KUMPULAN TANYA-JAWAB KEAGAMAAN 


PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB 


O 2015 www.piss-ktb.com Dilarang menggandakan buku ini 


untuk tujuan komersial 


TT | 


2) 


Wit —. 
Vi | | LAN | 
LN ta 


Pandji-pandji NU, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


KUMPULAN TANYA JAWAB KEAGAMAAN 


Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB 


Oleh www.piss-ktb.com 


Buku ini berisi kumpulan hasil diskusi tanya -jawab 
keagamaan dari grup facebook Pustaka Ilmu Sunni 
Salafiyah, dengan alamat di : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/ 


Buku ini tidak boleh dicetak, diperbanyak dan 
diperjual-belikan tanpa seizin dari Admin dan Aktifis grup 
PISS-KTB. Namun diperbolehkan mencetak untuk 
digunakan sebagai dokumen pribadi. 


PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


Alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang maha Pengasih lagi maha Penyayang, akhirnya kumpulan dokumen hasil 
diskusi tanya jawab masalah keagamaan di grup facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB (PISS-KTB), bisa 
dirapikan dengan jalan penomoran dari 0001 hingga seterusnya. Buku ini baru mencakup dokumen nomor 0001 


sampai 4577. 


Perlu diketahui bahwa PISS-KTB berasaskan Islam dengan rincian sebagai berikut : 
(a). Bidang Agidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah berdasarkan Madzhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. 


(b). Bidang Figh berdasarkan 4 Madzhab. 


(c). Bidang Tashawuf berdasakan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. 


PISS-KTB berstatus sebagai group yang ada di facebook yang bergerak dalam bidang dakwah keislaman dan dapat 
bekerja sama dengan group atau lembaga-lembaga dakwah lainnya yg memiliki faham ASWAJA. PISS-KTB 
mempunyai visi mewujudkan masyarakat Islam yang damai sebagai implementasi dari “Rahmatan Lil-'Alamiin” 


Semoga kumpulan hasil diskusi ini bermanfaat di dunia dan diakhirat, amin. 


Dicetak: Desember 2015 di Yogyakarta 


Publisher 
Kyai Abdullah Afif 


Kyai Masaji Antoro (Gus Tohir) 


Managing Editor 
Mbah Jenggot (Gus Baiguni) 
Gus Umam Zein 


Mas Hamzah 


Technical Editors 

Nur Hasyim S Anam 
Raden Mas LeyehLeyeh 
Sunde Pati (Gus Ilham) 


Cover Designer 
Ifag Abdillahnatagama 
Alif Jum'an Azend 


Team Coordinator 
lan Saputra 
Toni Imam Tanthowi 


Production 

Titik Jogja Banget 

Alkanas Saja 

Muhammad Mujtahid Mutlak 
Chabib Musthofa El @udsy 
Ayda Az-Zahra 

Andri Atma 


Contributors 


Habib Mumu BSA, Kang As'ad, Rizalullah 
Santri Alit, Umi Afidah, Anifah, Gufron Bkl (Ust 
Abdul Jabar), Zazanti Andeslo, Dien Saefudin, 
Putri Aje, Timur Lenk, Ahmed Machfud, Brojol 
Gemblung, Rampak Naung, Nabilah Az-Zahra, 
Opick Syahreza, Neil eL-Muna, Zaine Elarifine 
Yahya, Hasanul Zain, Mlaku Ndungkluk, Dewan 
Masjid Assalam, Ulinnuha Asnawi, Ibnu Thoha, 
Dewi Rosita, Abdurrofig, Abdurrahman 
Asysyafi'i, Mbah Cemeng, Agus Aja, Sasan Al 
G, Imron Rosyadi, Linda Umi F'two, Ulilalbab 
Hafas, Ganjar Aja Setiawan, Ghofarona 
Subhan, Aeni Belajar Ikhlas, Ayi Yuniar dan 
lainnya, maaf tidak bisa kami tulis semua. 


Ucapan Terima Kasih Kepada: 


Semua orang yang memberikan kontribusi ke dokumen 
ini, terutama para Aktivis dan Admin PISS-KTB di Team 
Dokumentasi, para Penjaga Keamanan Group, divisi 
Ekonomi, para Guru yang menjadi Mujawwib, juga untuk 
para donatur PISS-KTB, untuk saudara dan saudari 
semua di grup tercinta PISS-KTB, untuk para 
pembungkus dokumen, kepada teman yang 
menciptakan logo group PISS-KTB ini pada halaman 
sampul, penjaga angkringan di pinggir jalan (Anda 
menyelamatkan nyawa kami), juga ke toko fotokopi 
dimana dokumen ini akan diduplikasi, dan lainnya yang 
maaf tidak bisa kami sebut satu per satu, karena kami 
yakin kebaikan Anda telah dicatat malaikat. 


Kami juga ingin berterima kasih Perangkat Lunak EC 
Software GmbH yang telah membuat aplikasi yang 
sangat membantu dalam pembuatan dokumen ini, yang 
disebut Help & Manual. 


Akhir kata, jika ada kekeliruan dalam artikel, jawaban 
dan hal-hal yang terkait dengan dokumen PISS-KTB ini, 
mohon segera hubungi kami di Group FB tercinta. 


Semoga Allah SWT meridhoi semua amal baik kita, 
sekecil apapun itu. Alfatihah.... 


DAFTAR ISI | 5 | 
Daftar Isi Buku 


Kata Mutiara 89 
BAB 1 MUGODDIMAH 92 
1, “Tentang PISSEKTB ie nan ban nanah mn anna aan an 94 
2 FA@: Tentang Sistem Musyawarah Group PISS-KTB..............ooooo aan 103 
3 2788. ELEMEN PENTING YANG TERDAPAT PADA GRUP PISS-KTB........... coco. 104 

4 2953. BELAJAR DARI DOKUMEN GROUP PISS-KTB BISAKAH DIKATAKAN 
BERSANAD' 2. aini an ta ena nana naa aa aja ha aa bahan 109 
BAB 2 AL-GUR'AN 112 
1 TAI aa an anna Dan rania 112 
0018. Membaca Tashil Hamzah Lafadz "an'amta" oo Wo Woo oom 112 
0445. TAJWID : EDISI NGAJI TAJWID IDGHOM MITSLAIN KABIRAIN.........oocorooooooooooma 112 
0923. HUKUM BELAJAR ILMU TAJWID.....oooooooroooo.ooooo mma 114 
1043. BACAAN ISYMAAM PADA LAFADZ Usti (TA'MANNAA)...oo.oooorooooooommnnnnnnnnnnnnannannannnanannna 115 
1052. BACAAN GHARIB DALAM AL-@UR!AN...oo.oooorooooooooooomomnannnanannannnannnanannaa 116 
1217. MEMBACA PANJANG LAFADZ MAALIKI PADA SURAT AN-NAAS..ooooooo.oooooooommana 117 
1261. HURUF-HURUF FAWAATIH AS-SUWAR.......oooooooooooroooomo.oommomnnannannnannnanannnaa 118 
1341. MENGULANG BACAAN YANG SALAH SECARA TALAGAN .....ooooooocoooo cook 119 
1456. SEJARAH ILMU TAJWID....ooooooooooooocooo.momooooomnanannnnnnnnnnnannnanannanannanannnnnananannaa 121 
1555. HURUF RO TAFKHIM DAN TARAIG....ooooooooooooooooomommmnannnnannannnanannannnanannaa 123 
1708. HUKUM BACAAN " DAAL SUKUN " BERTEMU " TAA' "arocooooooooooooomennnnanannenanannannnnaa 124 
1775. ATURAN WAGAF DAN IBTIDA' DALAM MEMBACA AL-GUR'AN....o.ooooocoooo.oooWo.oom 126 

1852. MENGAMBIL NAFAS DI TENGAH-TENGAH KALIMAT. 

2009. BOLEHKAH WAGOF PADA LAFADZ "AN'AMTA 'ALAIHIM" Yogs GOS Yr rnrenennaneenennanenennenanenananaaanaa 132 
2037. HURUF MU@ATTHA'AH...o..o. room nnnnanennnnnnnnnnannnnnnnnnanannanannananannananananana 132 
2775. TIDAK ADA WAOGAF WAJIB DALAM AL-@UR'!AN......oooooooooo.ooWooWooomoomoWm mna 135 
2914. TAJWID HUKUM TIDAK WA@OF DI AKHIR AYAT... roooooooco.oooooWoo nana 135 
3105. MENGAPA DIBACA 'ALAIHU BUKAN 'ALAIHI P...ooooooooocooooo.ooWoooWomnnnnnnanannanaknannannana 136 
3927. CARA BASMALAH WASHOL KE TA'AWUDZ...ooo. ecer. nnnnnnnnnenennnnnennnnnnannnnnnaana 137 
4451. KEDUDUKAN DAN TEMPAT LAFADZ KALLA DAN BALAA DALAM AL-GUR'AN mo... 138 
2 0389. ADAB ADAB TERHADAP AL-GUR'AN........... oom 142 
3 3874. ADAB MEMBACA AL @UR'AN.....io.oWo.oo mma 144 
4 0060. Tulisan Gur'an Dalam HP Apakah Termasuk Mushaf ?............ oo Woo moon 148 
5 0124. Membuka Lembaran Al-@ur'an Dengan Ludah..........o.ooo nana 148 
6 0142. Surah al-Fatihah : Keragaman dan Ikhtilaf dalam Penamaannya.............oo. 149 
7 0155. Bacaan SHODAOGA ALLAAH AL-'AZHIIM Setelah Membaca Al-Guran................ 163 
8 4110. BACAAN SHODA@OLLOHUL'ADHIIM......o.ooooo#oo om mmnnnnnnnnnlkhnnnlkknnnkkknnnlkkkka 165 
9 0162. Membaca Tasbih, Tahmid Dan Tahlil Di Akhir Surat.................oooo mm oom 167 
10 0163. Bacaan Our'an Dari Kaset Dan Cd... oom oom mmomomenannnnnnnaaaan 170 
11 0204. MEMEGANG ALOURAN TANPA KEADAAN SUCL.........ooo.o.om mmm 171 
12 0211. Al-Guran dan realitas kehidupan... oo momo mmomcomcmnaeaannnnnnnaaaaan 178 
13 0215. Ketentuan Memegang Mushaf Tanpa Wudhu Menurut "Maalikiyyah" ............ 180 
14 0253. Pendahuluan Arrohmaan Daripada Arrohiim Dalam Basmalah.................onn. 181 
15 0317. Dinamika Tadarusan al@uran..........».o.ooo.oWo momen 182 
16 0339. Seputar "Yaasin" dan "Yaasin Fadhilah"............oooo momo mmcmomaaaaan 184 
17 3793. PERINTAH MEMBACA TA'AWUDZ DALAM AL-@OUR'AN.....oooo oom om mma 186 
18 4345. ANTARA BASMALAH DAN TA'AWUDZ SEBELUM MEMBACA AL-GUR'AN........ 187 
19 0350. Membaca Ta'awwudz dan Basmalah pada surat "at-Taubah"...........ooo.oo.mo 189 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 


0374. Permulaan Al-@ur'an Diturunkan... om Woman 192 
0419. HUKUM MENULIS AL-GUR AN DENGAN SELAIN HURUF ARAB... mm 194 
0467. SOLUSI TERHADAP MUSHAF AL-GUR'AN YANG SUDAH RUSAK/LAPUK............ 195 
0471. PENGURUTAN PENULISAN NASH ALOUR'AN. oo». 196 
0626. Pengertian TALFIA dalam @IRA'AT dan Hukumnya... om maan 198 
0669. ISTILAH SURAT MAKIYAH DAN MADANIYAH..io.oo. Women 199 
0670. Data Statistik Isi AI-OUT'an.............» oo mWoWomomaannnnnnnaaannannnnaan 199 
0708. SURAT YASSIN ADALAH HATI ALOUR'AN....o.o.Wooo mmm mann 200 
0721-:!MENCIUM MUSHAF ibn an nana nh ahaha pa 201 
0758. Alasan Perintah Shalat Memakai "A@IMUUSH SHOLAAT "Lo... 202 
0781. Perbedaan AIROAH & TILAWAH......o..oooco.o momo mmm nana 205 
0894. Asal-Usul @iro'ah Sab'ah dan 'Asroh (7 dan 10 Model Bacaan)... mm... 206 
1015. HURUF BRAILE DALAM PENULISAN AL.OUR'AN TETAP DIHUKUMI MUSHAF........ 206 
1048. BEDA PENULISAN AL-OUR'AN MENARA KUDUS DENGAN ROSM UTSMANI.......... 207 
1051. KEISTIMEWAAN SURAT AL-FAATIHAH.........oo on 208 
1072. KEUTAMAAN PENGHAFAL AL-GUR'AN (HAFIDZ/AH). oo... momen 209 
1085. MEMBACA YAASIIN DAPAT MENGHAPUS DOSA-DOSA KECIL... man 212 
1099. MEMBACA AL-OUR'AN DI KUBURAN........o.ooo. mma anna 214 
1122. KEUTAMAAN SURAT AR-RAHMAAN.......ooooo mma anna 214 
1152. AMALAN UNTUK MEMPERCEPAT MENGHAFAL AL-@UR'AN. ii... mma 216 
1170. MELETAKKAN TANGAN DIATAS KEPALA SAAT BACA SURAT AL-HASYR.............. 219 
1233. DOA "ROBBI IGHFIR LII WA LIWAALIDAYYA" SETELAH AL-FAATIHAH.........o 220 
1312. AL-GUR'AN SEBAGAI PEDOMAN BANGSA JIN DAN MANUSIA... man 221 
1340. FADHILAH MEMBACA AL-OUR'AN MESKI TIDAK TAHU ARTINYA.....i..omomm en 222 
1357. FADHILAH BASMALLAH. 5 maen mna an mana na naa nama 224 
1374. MAKNA SYAIUN LILLAAHI SETELAH BACAAN AL-FATIHAH....oooooooomo mom 227 
1419. MENULIS AYAT AL-GUR'AN DALAM KEADAAN JUNUB.....iii.oomWo mna 227 
1449. PENULISAN AL-GUR'AN DENGAN BERBAGAI WARNA....oiiodmkemnnenaannnnn 228 
1457. HAFIDZ-HAFIDZAH LUPA HAFALAN AL-OUR'ANNYA..........ooooWoo mina ennnnnaann 229 
1572. MENDENGARKAN BACAAN AL-OUR'AN MENURUT ULAMA HANAFIYAH........... 230 
1639. ASBABUN NUZUL SURAT AL-KAUTSAR......oooooo mn nan 230 
1657. Hukum Lupa Hafalan Al-OUr' an... #o#Wo.#Wom manakala 231 
1683. MENGAPA SURAT AL-GUR'AN BANYAK MEMAKAI NAMA HEWAN Panen 233 
1694. TINGKATAN PAHALA DALAM MEMBACA AL-GUR'AN...o...oooo#o mma 233 
1695. BELAJAR MENGHAFAL AL-OUR'AN TANPA GURU... mm mmm 234 
1721. HUKUM MENGAMALKAN YASIN FADHILAH oo. Women 234 
1722. MEMEGANG & MEMBAWA AL GUR'AN DALAM KONDISI BERHADATS............... 236 
1742. HUKUM MENGULANG HAFALAN AL-OUR'AN DI KAMAR MANDI... momo. 239 
1785. TURUNNYA AL-OUR'AN PADA MALAM LAILATUL @ADR..i.oo.oo mna 240 
1793. PERBEDAAN NUZULUL OUR'AN DAN LAILATUL @ADR....oii idm oma 241 
1879. HUKUM MEMBACA AL-OUR'AN BAGI NON MUSLIM......oi.ooom mann 242 
1889. ADAB BERKHATAM AL-GUR'AN DAN HALYANG BERKAITAN... oom 245 
1906. AL-GUR'AN : 69 LAFADZ YANG HURUF "YA' MUTAKALLIMNYA" DIBUANG............ 246 
1915. HUKUM MEMALINGKAN TERJEMAH UNTUK MAKSUD LAIN... mom mmm 249 
2025. TRADISI POTONG AYAM KETIKA KHATAM AL-OUR'AN oom Koma 251 
2152. Hukum mengajarkan Algur'an kepada non MUSIM...» 252 


O 2015 www.piss-ktb.com 


66 
67 
68 
69 
70 


71 
72 
73 
74 
15 
76 


77 


78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 


103 
104 
105 
106 
107 
108 


DAFTAR ISI 


2235. AL-@UR'AN DITURUNKAN DALAM BAHASA ARAB. .o..ooo.oooooooooooooooooooooooo 252 
2331. HUKUM MENYENTUH AL-GURAN TERJEMAH TANPA WUDHU....o..ooo.ooocoooocoo. 254 
2360. HUKUM MEMPERINDAH BACAAN ALOUR'AN SEBAGAIMANA @ORI / AORIAH...... 254 
2361. RAHASIA DAN KEUTAMAAN SURAT ALFATIHAH -2.v..oooooocooocoooooooooooooo 255 
2499. HUKUM MENYENTUH / MEMBAWA MUSHAF BAGI ANAK TAMYIZ TANPA 

KONI Ea en ai na aa na NN 256 
2519. DALIL BOLEHNYA MEMPERINDAH BACA AL-OUR'AN ( @IRO'AH Joe. 257 
2540. HARAM MEMBACA AL-OUR'AN SAMBIL MEROKOK.....o..o.ooooooooooooo oo 259 
2611. HUKUM TULISAN KALIGRAFI AL-GUR'AN PADA PAKAIAN (KAOS). ve... 259 
2631. TETAP BERPAHALA MEMBACA AL-OUR'AN TANPA TAHU ARTINYA... 260 
2666. HUKUM MENYEWA ORANG MEMBACAKAN AL-OUR'AN UNTUK MAYIT.o..o..oo.... 262 
2682. HUKUM MEMEGANG PAPAN TULIS YANG BERTULISKAN AL-GUR'AN PADA 

SAAT BERHADATS ee an maa UN ea 264 
2689. HUKUM MENARUH UANG DAN BARANG DI ATAS MUSHHAF AL-GUR'AN 

ATAU DI DALAMNYA Sab ba aa SN AN NN EN 266 
2700. BOLEHKAH MEMEGANG AL OUR'AN DENGAN TANGAN KIRI Pe..oooocoooooooo 267 
2701. BOLEHKAH MEMEGANG MEJA KHUSUS TEMPAT ALAUR'AN ?.oo..oooooooooo 268 
2781. LAFADZ ISM (BISMI) PADA BASMALAH TIDAK PAKAI ALIF ....ooooooooooocooooooo 269 
2857. SUNNAH MEMBACA BASMALAH DI TENGAH SURAT AL-@UR'!AN...oo..oo.oooooooo. 269 
2915. HUKUM PELETAKAN KERAMIK LAFADZ ALLAH DI BAWAH.....o.oooooooocooooooo 270 
2973. PERIHAL KATA "AMIN" DALAM SURAT AL-FATIHAH...o.oooooooooooooooooooooooooo 271 
3060. CARA MENSUCIKAN MUSHAF TERKENA DARAH ATAU NAJIS YANG LAIN............ 272 
3065. HUKUM LAHNUN DAN ALTSAGH TERHADAP AL-@UR'AN....oere oom. 274 
3178. MENGHATAMKAN ALOUR'AN SECARA BERJAMA'AH HUKUMNYA SUNNAH......... 275 
3230. HUKUM MEMBACA AL OUR'AN DENGAN SELONJORAN KAKI ....ooooooooocooooo.mo 276 
3279. HUKUM MEMEGANG AL-OUR'AN MINI BAGI ORANG YANG BERHADATS............... 277 
3399. HUKUM MEMBACA AL-@UR'AN SAMBIL MENANGIS....o.oooooocoooooooooooooo 279 
3457. SURAT AL MULK SEBAGAI PENCEGAH DAN PENYELAMAT SIKSA KUBUR........... 280 
3468. SUNAH MEMBACA BASMALAH WALAU MEMULAI DARI TENGAH SURAT.............. 282 
3512. HUKUM MENULIS ALAUR'AN DI TEMBOK MASJID (REVISI). ....o.oooooooooooocoooo 283 
3591. PAHALA MEMBACA AL-OUR'AN DENGAN TERBATA-BATA...o..ooooooooooooooooooo 284 
3671. HUKUM MENGHAFALKAN ALOUR'AN..oo.ooooooooooooooooocoooocoooooo.oWo.moo 285 
3723. KAPUR BEKAS TULISAN AYAT AL @UR'AN...oo.oooooooooooooooooo oom 286 
3725. FAIDAH PENGULANGAN AYAT 13 SURAH AR-RAHMAN (04555 LSG) 2Yls Geli)... coooooo... 287 
3726. FADILAH AYAT &&! .... Sunil Cya Ogan SELAI tra rr rena enam aan 288 
3727. HUKUM MEMBACA AL-GUR'AN TAPI KURANG FASIH......oo.ooocooooooooooo 291 
3728. DEFINISI MEMBACA AL-@UR'AN DENGAN TARTIL....o.ooooooooooocoooocooooooooo 292 
3736. HUKUM MENEMPELKAN SETIKER AYAT AL-@URAN DI KACA MOBIL..o..o.oooo.o.... 293 
3817. SISTEM PENYUSUNAN MUSHAF AL-OUR'AN,.ooo.ooocooooooooooo.Wooooooooo 294 
3975. HUKUM MEMBACA ALLAH ALLAH DI SELA SELA ORANG MEMBACA 

AU AN Me ea Me na an 295 
4173. AIROAT CARA MEMBACA LAFADZ "LAI Lr..oe0 rere neon een nenen nenen 297 
4194. MASIHKAH ALOUR'AN MINI DISEBUT MUSKHAF ?......oo..oooooooooooooooooooo.mo 298 
4225. PERBEDAAN FIRMAN ALLAH DAN AL-@UR'AN woo. oooooooocooocoooocooooooooo 300 
4268. HUTANG BACA AL-@UR'AN D..oooooooooooooooooooocooooooone menenun 301 
4287. HUKUM MEMBACA AL-@UR'AN SAMBIL TIDURAN.......oo.oooooooooooooooooooooooo.moo 302 
4354. HUKUM MEMBACA SURAT ALFATIKHAH DI AKHIR MAJLIS.....o.oooooocoooooo 303 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


|.8 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


109 
110 
111 
112 
113 


BAB 3 


4358. HUKUM MENULIS ALOUR'AN DAN ALHADITS DENGAN KAKI... ee 303 
4452. KEUTAMAAN MEMBACA AL-OUR'AN DAN CIRI-CIRI KAUM KHAWARIJ. oo... 305 
4461. HUKUM MEMBACA AL-OUR'AN DENGAN LANGGAM JAWA... iron 310 
4541. TENTANG DOA SETELAH MEMBACA AL @UR'AN....... oo 318 
4564. AYAT DAN SURAT ALGUR'AN YANG TERAKHIR DITURUNKAN......... ena 320 
TAFSIR 324 
4559. DEFINISI TAFSIR 2.0 eat adan 324 
0144. Sekelumit Tentang Tafsir Hamdalah............... oom 326 
0234. BALASAN AMAL KEBAJIKAN...» nnnnnannaa 329 
0315. TAFSIR : ALLAH SWT SANG PENGUASA 'ARSY...... oom on nnnaa 330 
0328. TAFSIR : ALIF LAAM MIIM....ooooo mona annaa 342 
3973. HURUF ALIF LAM MIM PADA AWAL SURAT AL-BA@GOROH......... ena 344 
0360. TAFSIR : IHDINAS SHIROTOL MUSTA@IM........... oom on naa 346 
0365: HERMENEUT KA an nba nana 348 
0520. Pengertian Ahli Kitab ( Kaitan Dengan Nikah Lintas Agama )........... imo. 353 
0579. TAFSIR AS AL-AN'AM 130 : ADA ROSUL UNTUK JIN 2...» 355 
0665. Taubat Dengan Bunuh Diri...» oom ee naa 358 
0677. Penggunaan Aku dan Kami Sebagai Kata Ganti Allah ..................o oom 359 
0787. TAFSIR AS HUUD 114 : KEBAIKAN MENGHAPUS KEBURUKAN Poo. om 360 
0877. DEFINISI AYAT MUHKAMAT DAN MUTASYABIHAT........... on 362 
0943. TAFSIR AS ALBAGARAH 106 : NABI LUPA WAHYUNYA Poo nnnnan 363 
1069--AYAT.MUTASYABIHAT bae inna in in iba ama nasa an han nakal 364 
1136. SEPUTAR ILMU TENTANG @UR'AN......o one nana anna 365 
1140. Sejarah Ulumul Ur an... in nana ba ana naa mana 368 
1333. TAFSIR AS HUD 108 : KEKEKALAN SURGA... oren 375 
1579. TAFSIR AS AL-BAGOROH AYAT 41 : MENUKAR AYAT DENGAN MURAH 2... 376 
1580. TAFSIR AS ALI IMRON AYAT 113 : SIAPA ITU AHLI KITAB 2... om maan 378 
1629.!MAKNA:"HANIF Sea daan aan aa JAN Aa ap Ra an aa 379 
1845. MAKNA " AS-SULTHAAN " DALAM AS. AR-RAHMAN : 33...» oo 381 
1865. TAFSIR AS AN-NISA' 43 : MENYENTUH WANITA... oem nana 383 
1894. TAFSIR AS AN-NISA' 3 DAN 129 : ANIAYA BATIN ATAU LAHIR 2... 384 
1912. TAFSIR AS FAATHIR 14 : MEREKA TAK DENGAR DAKWAHMU Pico 385 
1921. TAFSIR AS AD-DHUHA 11 : MENCERITAKAN NIKMAT Pe... ena 387 
2216. MAKSUD SYAJAROH MAL'UNAH (POHON TERKUTUK, AL-ISRA:60)............... 389 
2374. TAFSIR @S.AL-INSYIROH 6 : KESULITAN ITU BESERTA KEMUDAHAN... 390 
2411. TAFSIR ALOUR'AN MAKNA DEKATNYA ALLOH (AS.AL-@0OF : 16-18 |... 391 
F0036. PEMILIK "SAPI BETINA" DALAM SURAT AL-BAGOROH (1)... 393 
2486. TAFSIR AS AL-BAGOROH AYAT 187 : ISTRI ITU PAKAIAN SUAMI 2... 396 
2573. MAKNA WAWU PADA AYAT MATSNAA WA TSULAATSA WA RUBAA ana en roman 397 
2601. TAFSIR : MAKNA JADDU ROBBINA DALAM SURAT AL-JINN AYAT 3... 397 
2754. TAFSIR AS AL BAGARAH AYAT 153 : SABAR DULU BARU SHALAT Panam. 401 
2864. TAFSIR AS. AL FAJR : LAFAD DAKKAN DAKKAA DAN SHOFFAN SHOFFAA.......... 403 
2884. TAFSIR AS ALBAGARAH AYAT 120 : YAHUDI DAN NASHRANI TAKKAN 

PERNAH: RELA, Hain Maan aan aa nang aa ana aa 405 
2913. TAFSIR AS. SURAH AL-ANBIYA AYAT 107 : RAHMAT NABI BAGI ORANG 

KAFIR:, id ng am an aan aan aa an kah ana 406 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 2 | 


39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 


47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 


54 
55 
56 
57 
58 


59 
60 
61 
62 


63 
64 
65 
66 
67 


68 
69 


70 


71 
72 


73 


74 
715 
76 
77 


2921. TAFSIR AS. AL-MAIDAH AYAT 44 : HUKUM ALLAH....ooooooocoooocooooooooooooo 407 
3053. MAKSUD MEMAKAI PERHIASAN KETIKA SHOLAT...o..oooooooooocooooooooooo 409 
3064. TAFSIR AS. AD-DHUHA AYAT 11 : CERITAKAN KENIKMATAN ?...ooo.oooooooooocoo.mo 410 
3157. MENGAPA DISEBUT SURAT AL-IKHLAS ?..oooooooooooooooooooooooooooomoooooo 412 
3200. YANG DIMAKSUD DENGAN AHLAD DZIKRI (AHLI DZIKIR )..ooooooooooooooooooooooo 412 
3232. TAFSIR AS AL WAOI'AH AYAT 79 : TIDAK BOLEH MENYENTUH ALAUR'AN 2........ 413 
3259. TAFSIR AS. ANNISA 34 : DERAJAT LAKI-LAKI LEBIH TINGGI DARI WANITA........... 415 
3369. TAFSIR NABI KHIDIR MEMBANGUN BANGUNAN YANG TELAH ROBOH 

(AL AH PL Be Aa nan Sa ana Se Ma KN Ben po Manan 416 
3380. TAFSIR AS AL-@OSHOSH AYAT 60 : KENIKMATAN DAN PERHIASAN DUNIA......... 417 
3384. TAFSIR AYAT TUJUAN PENCIPTAAN JIN DAN MANUSIA......ooo.ooooooooocooooooooo 420 
3390. RAIHLAH AKHIRATMU NAMUN JANGAN LUPAKAN DUNIAMU...o..oooooo oom 422 
3401. HUKUM AL-NASIKH WA AL-MANSUKH .co.ooooooooooooocooocoooooooooWomo.moo 424 
3411. TAFSIR AYAT DARI SURAT AL-MA'UN DAN SURAT AL-LAHAB....ooooooooocooooo 429 
3419. AL-ISRO AYAT 1 : KERUGIAN LAHIRIYAH TIDAK MENAFIKAN BERKAH.................. 430 
3421. TAFSIR SURAT AL-BAGOROH AYAT 2 : MENGAPA PAKAI KATA TUNJUK 

TAU D2 AI KA ane Bea San be an nan Ra 431 
3436. TAFSIR AS YUSUF AYAT 77 : NABI YUSUF PENCURI ?.....o.ooo.oooooooooooo oo 432 
3472. MAKNA MAWADDAH WA RAHMAH DALAM OS. AR-RUM 21....oooooooooooooocooooo.mo 434 
3473. TAFSIR AS AR-RO'DU 12-13 : KEMARAU TAK ADA GURUH ?..ooo.oooooooooocooooo.o 435 
3481. TAFSIR AL-@UR'AN SURAT AL-ANBIYA 89 : TENTANG NABI ZAKARIYA....o...o...... 436 
3491. TAFSIR AL-@UR'AN SURAT ALI IMRAN 7 : AYAT MUHKAMAT DAN 
MUTASYAABIHAAT ole aan aan 437 
3492. TAFSIR AS AN-NUR AYAT 30-31 : MENAHAN PANDANGAN MATA..ooooooooocoo.mo 440 
3504. TAFSIR AS AN-NISA AYAT 17 : TAUBAT HANYA BAGI ORANG JAHAT ?...o...oo.i.... 443 
3513. TAFSIR AS AL JATSIYAH AYAT 23 : DISESATKAN SEBELUM DICIPTAKAN ?......... 444 
3521. KENAPA AL-SAMAAWAT DENGAN JAMA' SEDANG AL-ARDH DENGAN 

MU RON: Pena AA ka au Pa AA aan oa an NO Ona 448 
3656. TAFSIR AS HUD AYAT 114 : AMAL BAIK MENGHAPUS AMAL BURUK.......o..ooo.o.... 449 
3763. TAFSIR ALOUR'AN SURAT AL-ISRO AYAT 85 : HAKIKAT RUH..o..ooooooooocoooooo 451 
3832. MAKSUD LAFADZ "HUDAN LILMUTTAAIIN" (AI-BAGOROH : 2)-eeoeor oo 452 
3798. TAFSIR @UR'AN SURAT AL-BAGOROH AYAT 275 (SEPUTAR RIBA)...ooooo.coo.oo... 453 
3989. TAFSIR @UR'AN SURAT AL-HUJAROT AYAT 2 : ADAB PADA ROULULLOH 

SAN 0 anna ate Tea Tan ee Anak Ant MN ON SAN naas Don etka an TN mak UNA oten sense Nae 3 454 
4040. TAFSIR AS. AL-MA'ARIJ AYAT 4 : MALAIKAT NAIK MENGHADAP RABB................. 455 
4055. TAFSIR AS. SURAT AL A'ROF 143 : GUNUNG TURSINA HANCUR LULUH KOK 

MASIH ADA SEKARANG 2... oooooooooooooooooooooooooooooo como oom eminem anna 456 
4102. TAFSIR AS. AL-KAHFI AYAT 46 : HARTA DAN ANAK SEBAGAI PERHIASAN 

DNbA en aan aa aa Ba na NG 458 
4195. APA YANG DIBACA DALAM PERINTAH IARO' Pe..oooooooooocoooooooooooooooooo 461 
4228. TAFSIR TIDAK ADA PAKSAAN DALAM MEMELUK AGAMA ISLAM 

PAK BAOOROR 256) Ia aa MA TN SN Aan an Be sa AS 462 
4229. TAFSIR BERIBADAHLAH HINGGA AJAL MENJEMPUTMU | SURAT AL-HIJR : 

TN NN RA AI BNN EN MN NAN T AAN AKA AON SNN TAN AA PTUN GAN EA Bara 464 
4259. TAFSIR AS. ALI IMRAN AYAT 14 : FITNAH WANITA ANAK DAN HARTA... 467 
4283. TAFSIR AS. TIN AYAT 4 : BENTUK SEMPURNA PENCIPTAAN MANUSIA................. 469 
4327. TAFSIR DAN ASBABUNNUZUL AYAT NISAA'UKUM KHARTSUL LAKUM. mo... 470 
4355. SIAPAKAH IMRAN DALAM SURAT ALI IMRAN DAN MARYAM D..ooooooooooooo.oo 472 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(10 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


78 
79 
80 
81 
82 


83 


84 
85 


86 
87 
88 
89 
90 


91 
92 
93 
94 


4368. TAFSIR AS. AL WAOIAH AYAT 62 : ARTI PENCIPTAAN PERTAMA... 473 
4379. SEBAB TURUNNYA AYAT 26 SURAT AL-BAGOROH : IBARAT NYAMUK. oo... 474 
4382. TAFSIR AS GOF AYAT 22-23 : SINGKAP PENUTUP MATA...» oom. 475 
4396. MAKNA PERHIASAN DALAM @S. AN-NUR : 31... Woman 477 
4418. MAKSUD BUNUHLAH DIRIMU ITU LEBIH BAIK DI SURAT ALBAGARAH AYAT 

DA naa kan bnnaa makam an A anna aan Ka aa ne ena aa aa in ON EA se Kana Ana Ga ah Sa Na ena San BRA a Ke Haa 479 
4420. TAFSIR AS. ALMULK AYAT 5 : MAKSUD BINTANG SEBAGAI ALAT PELEMPAR 
SYANTAN em naa na Hanana naa adan mana aa naa aa asia ads 480 
4429. MAKSUD ANAK DAN ISTRI ADALAH FITNAH......ooooooooo momen 481 
4430. TAFSIR AS. ALFATH AYAT 1 - 4 : KEMENANGAN DAN AMPUNAN BAGI 

MUSEI MI Nan iintnnainean Pendant aaasta dan ada nana nata kaan anna Gaia na TAN an dn dam aah nan na Naa Bah aan AAN ASN ARE A Ea ba aa Na Bana ng inna 482 
4431. TAFSIR AS. AN-NUR : 26 | PRIA YANG BAIK UNTUK WANITA YANG BAKK )............ 484 
4459. MAYAT BERJALAN DAN TAFSIR AS. AZ-ZUMAR AYAT 30.......o.»ooooooom.oo 486 
4463. FAIDAH HURUF JAR BA' PADA OS. AL-'ASHR AYAT 3...» 488 
4510. TAFSIR AS. AL-ISRO AYAT 7 : MUARA BALASAN BERBUAT BAIK DAN BURUK..... 489 


4521. JUMLAH LAFADZ AL HAJJ DALAM AL GUR'AN DAN PENAMAAN SURAT AL 


HAJI nana na aan aan a aan n naa Aa aan Eka nara Ada Daaa mann Saba AN san aah na ap 491 
4522. MAKNA FASTABIOUL KHOIROT,......o.o oom 493 
4526. TAFSIR AS. ALMAA'UUN : MAKSUD LALAI DARI SHOLAT...» oom 495 
4549. TAFSIR AS. YASIN AYAT 51-52 : BANGKIT DARI KUBUR SETELAH KIAMAT........... 496 
4576. SIAPA. ITU ASHABUL A'RAF 2s ian inn anna nana 500 
AL-HADITS 504 
4153. PENGERTIAN HADI Semanan benni bln anna aan Kanaan Naina nan ha Naah Tara an5 504 
0116. Maksud Hadits Tentang Nasab Anak........... oom nana 504 
0307. Hadits Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin...» oom ennnnnnnnnnnan 505 
0384. CINTA TANAH AIR SEBAGIAN DARI IMAN...» oem naa 505 
0405. Hadits : An-Nadhoofatu MinaL IMah.......ooo. oom 506 
0427. Komentar Muhammad Al-Ghozaly Tentang Sunan At-Tirmidziy............oommbn 507 
0486. Hadits Carilah Ilmu Walau Sampai Ke Negeri Cina............. Woo. 507 
0508. HADITS (HARAMNYA LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS)... oom ennnnnnnnnnnnann 509 
0511. HADITS : BID'AH - TIDAK SEMUA SESAT........... oo 509 
0811. Berkumpulnya Delapan Golongan Dan 8 Perkara.............. oom mann 511 
1008. HADIST "ANTUM A'LAMU BI AMRI DUNYAKUM'" Li... one nananan 512 
1067. MACAM-MACAM HADIST BESERTA PENGERTIANNYA....... nan ee 514 
1103. HADITS "YATAGHANNA BIL GUR'AN Linen nana 516 
1111. PERINGATAN BAGI YANG BELAJAR HADITS DIGITAL... momen 516 
1144. MUSTHOLAHUL HADITS : ILMU HADITS DIRAYAH DAN RIWAYAH nina 518 
1157. HADITS HIKMAH ZIARAH KUBUR...» oren nan nana 518 
1167. PENJELASAN HADITS KHOLAGOLLOHU ADAMA 'ALAA SHUROTIHI. oo... 519 
1240. NIAT SEORANG MUKMIN LEBIH UTAMA KETIMBANG PERBUATANNYA. 520 
1336. DEFINISI "MENCINTAI KARENA ALLAH a.n ena 521 
1378. MAN AKROMAL 'ULAMA' FAGOD AKROMALLOOHA WA ROSUULAH........en oo 522 
1420. PRILAKU NABI SEBELUM JADI RASUL APAKAH DISEBUT SUNNAH... 523 
1448. SEPULUH SAHABAT DIJAMIN MASUK SYURGA DAN DERAJAT HADITS NYA........ 525 
1483. HADITS ANJURAN SUJUD SAHWI SAAT LUPA BACA DO'A @UNUT mn... oienan nana 528 
1583. HADITS TANDUK SETAN : KONTROVERSI NAJD DAN IRA@ Panin. 530 


O 2015 www.piss-ktb.com 


25 
26 
27 
28 


29 
30 
31 


32 
33 
34 


35 


36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


61 
62 
63 
64 
65 
66 


DAFTAR ISI 


1592. MAKSUD HADITS SYURGA DI BAWAH TELAPAK KAKI IBU... om naa 535 
1599. SEPUTAR HADITS KEUTAMAAN MEMAKAI CINCIN AKIK...» om men ennnnan 537 
1633. ASAL USUL PERKATAAN "UNDZUR MAA GOOLA" coco. en ennnnaann 540 
1634. MAKSUD HADITS BERAMALLAH UNTUK DUNIAMU SEAKAN KAU HIDUP 
SELAMANYA Mi en ban ana baka manakala aa 541 
1729. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 11 RAKAAT one 542 
1730. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 8 RAKAAT ni. onar 543 
1731. KAJIAN RAMADHAN : DERAJAT HADIST HUJJAH SHOLAT TARAWIH 11 

Na Mena nan nana ba an na ta an Ni Ni an An AI 545 
1732. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 11 RAKAAT BAG. 2....eennn no ania 547 
1733. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 20 RAKAAT nian anenanananan 549 
1734. KAJIAN RAMADHAN : SHOLAT TARAWIH PADA MASA SAHABAT UMAR BIN 
KHATAB: sen na aa mna Sa aga ma aa ERA AN Ea ana 552 
1735. KAJIAN RAMADHAN : SHOLAT TARAWIH PADA MASA SAHABAT UMAR BIN 
KHATAB'BAG 255 Het bahan Naa ida an Enakan 553 
1745. KAJIAN RAMADHAN : HADIST- HADIST MAUOUF............ onar nana 555 
1746. IMSAK dalam perspektif HADITS DAN FIOH.............. oom 557 
1805. HADITS TENTANG PAHALA SHALAT ISYA' DAN SUBUH BERJAMA'AH ena. anaan 558 
1832. DERAJAT HADITS MENGENAI MUKMIN SEJATI...» oo 559 
1891. HADITS PERBANDINGAN JUMLAH PRIA-WANITA DAN HARI KIAMAT... 560 
2007. HADITS MENGENAI SHALAT TAHIYATUL MASJID...» oo 560 
2113. SIFAT ADIL PADA PARA SAHABAT NABI SAW.....iidoo. mom nana 561 
2134. KONSEP KEADILAN. iii menebal ana ian nana 563 
2223. HADITS MENGENAI RAMBUT NABI SAW... oo 566 
2285. HADITS YANG BERKAITAN DENGAN TEMBAKAU... mma 567 
2398. HADITS SHOHIH DAN HADITS DLO'IF oom ee 567 
F0010. BENARKAH KITA TIDAK BOLEH BERAMAL DENGAN HADIST DHOIF..........oo 568 
F0073. HADITS PERBEDAAN UMATKU ADALAH RAHMAT oi. 570 
F0105. PENJABARAN HADITS TENTANG NIAT... mmm mma 573 
2481. HADITS TIDURNYA ORANG PUASA ADALAH IBADAH...» 577 
2511. HADITS NASIB MAYIT YANG MENINGGAL TANPA BERWASHIYAT.......o oo 578 
2574. MAKSUD KULLU MU'MININ FII MAGOOMID DU'AAN. oo. 579 
2757. HADITS TIDAK BERPUASA MALAHAN DAPAT PAHALA Pen. oemnannnnnannnnan 580 
2777. HADITS MENGENAI SUMPAH RASULULLAH PADA SAAT PERANG UHUD............... 581 
2818. HADITS SUNNAHNYA MEMINUM AIR SISA BEKAS BERWUDHU... oma 582 
2827. MAKSUD HADITS ANNAASA MAAADINA MANUSIA BERAGAM ASAL-USUL............ 584 
2892. Kajian Hadits Anjuran Segera Mengiyakan Pinangan Lelaki Shalih........................... 585 
2911. Tinjauan Thalag Tiga Hadits Rukanah............... oo 591 
2947. MAKSUD HADITS "Janganlah Orang Kota Menjual Untuk Orang Desa"..................... 598 
3016. HADITS TENTANG TIGA TEMPAT KESIALAN WANITA, RUMAH DAN 

KENDARAAN eri onta na nana banana ai aa ham men BA ana 603 
3067. INILAH PENGERTIAN HADITS @UDSIY........ om oo 604 
3107. INILAH HADIS MUSALSAL YANG DIRIWAYATKAN PALING SHOHIH DI DUNIA........ 606 
3226. PENJELASAN HADITS 'MAN 'ARAFA NAFSAHU FAOAD 'ARAFA RABBAHU!........... 608 
3237. PERIHAL HADITS WANITA ITU SEPARUH DARI LAKI-LAKI...» one 609 
3292. KAJIAN HADITS PUASALAH ENGKAU MAKA ENGKAU AKAN SEHAT... 613 
3330. HUKUM MENGGUNAKAN / MENGAMALKAN HADITS MAUDHU' (PALSU)................ 614 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


67 
68 
69 
70 


71 
72 
73 
74 
15 
76 
77 
78 
79 


80 
81 
82 
83 
84 
85 


86 
87 


88 


89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 


100 
101 
102 


103 
104 
105 
106 
107 


3361. HADITS SESUNGGUHNYA SABAR ITU PADA TAMPARAN PERTAMA....o.ooo.coo.coo... 616 
3391. HADITS SEPUTAR 'HABBATUS SAUDA' (JINTEN HITAM).cooooooooooooocoooo oo 618 
3407. KITAB LUBABUL HADI TS.cooooooooocoooooooocooooooooooooooWoooo oo an 619 
3409. HADITS SEPUTAR MEMAKAN SEMANGKA DAN DAGING, MANDI HARI JUM'AT 

31 3 ANGGUR NN ANE ANE IEEE ANT SNN BENERAN 619 
3420. HADITS MELETAKKAN TANGAN DIBAWAH PIPI KETIKA AKAN TIDUR....o...oo.... 625 
3486. PENJELASAN HADITS TENTANG WALIYULLOH.o.oooooooooocooooooooooooooooooooo 626 
3520. HADITS AL-MAR'U MA'A MAN AHABBA : PECINTA BERSAMA YANG DICINTA....... 628 
3524. HADITS SEPUTAR MENGKONSUMSI TELUR.....ooooocoooooooocoooo coco. 630 
3526. MAKSUD HADITS 'BERMAIN-MAIN DENGAN ISTERI YANG MASIH PERAWAN!....... 631 
3554. HADITS SEBAB BANYAKNYA MANUSIA MASUK NERAKA..oooooooooocoooooooooo 633 
3595. HADITS SYETAN LARI DARI RUMAH YANG DIBACAKAN SURAT AL-BA@OROH.... 634 
3599. HADITS ORANG MUKMIN TIDAK JATUH DUA KALI DI LUBANG YANG SAMA......... 636 
3630. HADITS ROSULULLAH SAW MENANGIS KARENA RINDU SAUDARANYA 

Aa aa an 639 
3678. HADITS PELARANGAN GHIBAH...oooooooooooocoooooooooooooooocooooocooooooooo. 644 
3684. HADITS BERPUASA NAMUN BERJUNUB I..ooooooooooocooooooocoooo oo 646 
3701. KAJIAN HADITS PERMULAAN ISLAM DALAM KEADAAN ASING....oooo.ooooooooooooooo 650 
3704. KAJIAN HADITS TENTANG DUNIA DAN ISINYA TERLAKNAT...oooooocoooooocooooooo 651 
3741. TENTANG HADITS " KUNTU KANZAN MANFIYYAN " beooooooooooooooooooooooo 653 
3784. HADITS MENYEBARNYA ZINA SECARA TERANG-TERANGAN DAN WABAH 
Ha NA 653 
3785. HADITS HARI JUM'AT ADALAH PENGHULUNYA HARI (SAYYIDUL AYYAM)............ 655 
3901. HADITS KISAH AHLI IBADAH YANG 500 TAHUN BERIBADAH DAN MATI SAAT 

AA aa aa ANN 656 
3962. DERAJAT HADITS SEPUTAR MAULID NABI DALAM KITAB MADARIJUS SU'UD 

PA ea An an nan maa mek an ana Man an 659 
3966. HADITS RASULULLAH PERNAH MENJAMAK SHALAT TANPA SEBAB ?...o..o..... 660 
3969. MAKSUD HADITS : AGAMA ADALAH NASIHAT ..ooooooooooooocoooooooooooooooooooo. 664 
3991. HADITS KATAKAN KEBENARAN WALAU TERASA PAHIT .e.ooocooooocoooooooooooooo 665 
3994. HADITS CINTAILAH ORANG ARAB .corooooocooooooooooooooooooooooooo.cooooooooo 666 
3998. PERBEDAAN MAKNA "AKHBARONA, HADDATSANA DAN ANBA ANA" seoocoooo... 667 
4009. PENJELASAN HADITS JANGAN JADIKAN KUBURKU SEBAGAI HARI RAYA........... 663 
4077. HADITS PERSIAPKAN LIMA PERKARA SEBELUM DATANG LIMA PERKARA.......... 669 
4081. HADITS RIDHO ALLAH DALAM KERIDHOAN KEDUA ORANG TUA...oooocooooooooo 670 
4090. KONTROVERSI HADITS GHADIR KHUM.coo.ooooocoooocoooooooooooo.WooooWooooWoo 672 
4112. HADIST ISTRI SUJUD KEPADA SUAMI...oooo.oooocooooocoooooooooooooo.Wooooocooooooooooo 674 
4144. HADITS LIMA BELAS (15) PERKARA YANG MENDATANGKAN BALA BENCANA 
Pn ae RA 675 
4145. HADITS UMAT ISLAM TERBAGI DALAM 73 GOLONGAN ..ooooooooccooo co 680 
4150. ETIKA CARA MENYAMPAIKAN HADITS DHO'IF .o.oooooooooooooocooooo.WooooWooo 681 
4157. HADITS MALAIKAT TIDAK MAU MASUK KE RUMAH YANG ADA GAMBARNYA 

Me Tan sn akan Men at Kent ai MAN en an Et eta Dea Aa 682 
4176. HADITS AUDSY MAN LAM YASYKUR 'ALA NA'MA Peneeenoooooooorooocoo oo 683 
4198. SYARAH HADITS ALLAH TIDAK MELIHAT WAJAH DAN HARTA..ooooocoocoooooooo 684 
4309. LARANGAN BAGI ANAK-ANAK BERADA DI LUAR RUMAH SAAT MAGHRIB............ 686 
4323. HADITS ROSUL MENDO'AKAN MAYIT DALAM SHOLAT JENAZAH..oooocooooooooo 691 
4332. HADITS TENTANG YANG DIKHAWATIRKAN ROSULULLOH SAW..oo.ooocooooooooo 694 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


108 4363. HADITS TABARRUK DENGAN MEMINUM DARAH NABI SAW... noona 695 

109 4378. KITAB YANG MEMBAHAS RIJALUL HADITS.......o oom mena 700 

110 4402. KUMPULAN HADITS-HADITS TARBAWI...o.o one 701 

111 4403. HADITS BANYAK BICARANYA MAKA BANYAK SALAHNYA....... eren ena 708 

112 4415. RIWAYAT HADITS BIL MA'NA.....o.. oo. oooomnnnneananannnnnnnlanannnnln lan 710 

113 4433. HADITS TIGA GOLONGAN YANG DI-AMINI MALAIKAT JIBRIL........oo oem nnana 711 

114 4435. HADITS CAHAYA DALAM EMPAT PERKARA... mmm 713 

115 4453. HADITS TERKABULNYA DOA JAMA'AH YANG MENCAPAI 40 ORANG........an no... 713 

116 4455. HADITS SURGA MERINDUKAN 4 GOLONGAN... 714 
117 4457. HADITS SIAPA MENINGGALKAN SHALAT 'ASHAR MAKA TERHAPUS 

AMALNY An be an AA aa AA 716 

118 4465. MAKNA HADITS RUH-RUH LAKSANA TENTARA YANG BERKUMPUL........ooio 719 

119 4466. MAKSUD DUA KARUNG ILMU (HADITS) SAHABAT ABU HURAIRAH RA... 724 

120 4520. HADITS NABI SAW TIDAK MENGIZINKAN SAYYIDINA ALI MENIKAH LAGI... 729 

121 4523. MAKNA HADITS MENYIRAMKAN AIR KE TANAMAN ORANG LAIN...» mmm. 730 

122 4527. HADITS TENTANG TIYAROH oo... mmm nan nan 732 

123 4528. MAKNA HADITS BACALAH AL-OUR'AN DAN NAIKLAH..... oo 735 

124 4530. HUKUM MEMBACA HADITS AUDSI SAAT HADATS BESAR...» 737 

125 4570. MAKSUD HADITS MEMBERI RASA AMAN PADA TETANGGA... ni. ena 738 

BAB 5 A@IDAH 742 

1 3635. AGAMA ISLAM ADALAH AGAMA YANG BENAR DAN AGAMA SELURUH NABI........ 742 

2 4281. PENJABARAN MAKNA DUA KALIMAH SYAHADAH oo... 745 

3 F0091. SIAPAKAH SEBENARNYA ASY'ARIYYAH Poo mann 747 

4 F0079. Ringkasan Agidah Ahlus Sunnah wal Jamaah... nan 749 

5 0025. RISALAH ASWAJA UNTUK REMAJA.. oo 756 

6 0005. DALIL AMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU). cool 773 

1. Makna “KULLU BID'AH DHOLALAH? wo... oom ena naa 775 

2. Mengenal Makna Bidah.............»oooWooo oo... nana 777 

3. Pertanyaan dan Jawaban Seputar Bidah.............oooooo oom 779 

4. Bidah sebuah kata sejuta makna...» oo. naa 782 

5. Contoh-contoh bid'ah yang diamalkan para Sahabat..............». exo. oom 792 

6. adha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya........................ 806 

7. Dalil Sholat sunnah Gabliyah (sebelum) sholat Jum'at.................oooooome ee 808 

8. Dalil mengangkat tangan waktu berdo'a...........»ooooo. oo. 811 

9. Menyebut nama Rasulullah saw. dengan awalan kata sayyidina atau maulana...» 812 

10. Penggunaan Tasbih bukanlah bid'ah sesat...............ooo oo. 819 

11. Hukum Makanan Tahlilan...» ee 823 

12. Hukum Duduk Bersama Untuk Berdzikir..............oooooooomene ee ee 824 

13. Dalil Nyekar Bunga Di KubuTran........oooooWoWoW WWW 825 

14. Dalil Tentang Bolehnya Bertabaruk..............oooooWo oo oom mmm nan 826 

15. Bagaimana hukumnya membaca managib ?.......o..»oooo.oW Wo. 828 

16. Dalil Bolehnya Bertawasul..............»ooooooWo oo oom 833 

17... HUkum:Maulid Nabi: inna an ana ennaaneaannnaaaaanin senada 836 

18. Dalil Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan shalat berjama'ah .................ooo.om momo 837 

19. Berdzikir dengan pengeras Suara... oom 838 

20. Hukum Meng-Hadiah-kan Fatihah................o..o oo. mom 838 

21. Hukum Bacaan al-Our'an, Doa (Tahlil) dan Jamuan makan untuk orang mati................ooo 839 

22. Tahlilan/Kenduri Arwah, Mana dalilnya 2...» 840 

23.!Hukum, MembacarAl-Barzanji abi sanan anang aan alannankaaal 849 

7 0278. DALI-DALIL AMALIYAH NAHDLATUL “ULAMA... 855 

A. Tarawih 20 raka'at.............ooooomme ee ee ea 855 

BD oa Un ia na aan Daan Ag Nan pn Re bi 858 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4 JI PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


C. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW........... oom 860 
De Kai Maybe en an anna an ie Bana 861 
E. Sampainya Pahala, Doa dan Sodagoh Kepada Orang Yang Sudah Meninggal...............ooo oo 866 
F. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 Hari Orang Yang Meninggal..................oo oo 870 
Gi Hatika Sea da he Meme an en na 
H: Ziarah KUbUr Sen sa aan aa aman ana na aan apada 
Ierawasu Me anna ARA Rn ANN naa Rena 
J:-Tabaruk: ae ai an ha asma an aa Abe naa ab ag ANDA na 
K:Managib: seni ntt Las aa nm Sa anakan naa MMA Sau anakan 
Na an nan pn an na Ni 
M. Dua Adzan Dalam Jum'ah 
0012. Benarkah Allah Berada di Langit Berdasarkan Hadits Shahih ?................ Wo. 882 
BAB 1 PENDAHULUAN....ooooooooco.oooomooocooommwmneannnt men onnnan aman aamanaanamanaaaa maamaamannanan 883 
BAB: 2 ANALISA HADITS:54 2 sebniiennnaskasun sangan anak 886 
BAB 3 ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN MU'AWIYAH BIN HAKAM...o.ooo roro... 889 
BAB 4 HADITS-HADITS INI TIDAK TERDAPAT DI DALAM KUTUB AL SITTAH.....ooooooooooocoooo oo 892 
BAB 5 AKIDAH DAN HADITS AHAD.....oooooooooocoroooroomommmnnannnanananananananannananananannaanaaa 893 
BAB:6' KESIMPULAN: 115 ob kbkn un anna ane aan GR aan Na la aah 896 
1781. URUTAN RUKUN IMAN... ee eennaaannaannnaaan 898 
F0001. BID'AH MENURUT AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH.......doenanennnnannnaa 899 
0002. PERLUKAH MENGUNJUNGI TEMPAT PENINGGALAN ISLAM BERSEJARAH........... 912 
0004. HARAMNYA HIPNOTIS ALA UYA MEMANG KUYA ie eneneennnnnnnnaan 915 
0006. WALIMAH KEMATIAN BID AH PP...» mma 922 
0021. Hantu, Pocong dan Drakula..........»...ooooWoWo mm Women 929 
0054. Hukum Membuat Sesajen............. oom anna 930 
0055. Konsep Ketuhanan Masyarakat JAWA...» anna 931 
0059. Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Non Muslim...» oom oma 933 
0070. Filosofi Tumpeng : Sejarah dan TradiSi.............» oo 934 
0075: Filosofi Nama BUNGA... nanah on nba abon pena pa aan apakan 935 
0101:'IMAN KEPADA. TA@DI R2 bei eat badan nan ega ana Na aman 938 
0107. KITAB BID'AH.HASANAH: 55 ii sni en en maan bm aa dna aan 940 
0130. Menentukan Hari Baik Dalam Pandangan Islam................ oom 976 
0138. Membaca Surat Yasin Di Malam JUM'at..........»ooooooWo. momen 980 
0141. Hari NAAS dan Hari Baik dalam perspektif ISLAM.............ooo mom Woman 981 
0151. Keadaan Wali Allah Setelah Wafat..................o.oooWoWo momo mann 983 
0154. Kenaikan Isa al-Masiih AS...» Wanna 983 
0187. AODAR DAN KEMA'SHUMAN NABI ADAM DARI DOSA... ee 987 
0189. SEJUMPUT TENTANG ILMU LADUNNIL wo... doo den anna 991 
0190. APAKAH ANAK HASIL PERZINAAN BISA MASUK SORGA Pi... 997 
0231. Keutamaan belajar ilmu keislaman... oom nana 998 
0238: PESUGIHAN, ee aa nana ga ian aa hana NA Na Ag aan 999 
0255. Nama-Nama Syaithan dan Sebagian Tugasnya.............. oom 999 
0260. RAMADHAN DAN SIKSA KUBUR...» ion 1000 
0294. ISLAM, AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBALI ASING... on 1001 
0305. KAROMAH PARA SHAHABAT NABI... oeeennnnnnnnnnnnan 1002 
0308. Kepercayaan adat dalam pernikahan...............ooco.oo mm. 1005 
0310. Hukum mengunjungi tempat peribadatan non MUSIM...» 1006 
0325. Turut membangun tempat ibadah non muslim... 1007 
0334: TAUHID:.: MENGENAL ALLAH ee agan aga nan aa Nay aya nan 1008 
0335. TAUHID : WUJUD ALLAH TANPA TEMPAT... om mna 1011 


O 2015 www.piss-ktb.com 


41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 


52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 


DAFTAR ISI 


0337. PENGERTIAN TANGAN ALLAH SWT... ena 1015 
0351. ALLAH'ADA.TANPA TEMPAT ena ana an nan angan Ea iaanan 1018 
0357. HUBUNGAN IBLIS, JIN DAN SYAITHON.......... oom 1030 
0370. Wajib belajar dan ilmu Wajib...» oom 1031 
0401. Tauhid : Mengesakan Allah SWt...............o oo 1035 
0409. Mewaspadai Virus Inkar Sunnah... Wo Woman 1037 
0411. ALLAH ADA TANPA TEMPAT... oma 1043 
0415. A@IDAH AHLUS SUNNAH WALJAMA'AH... ion 1045 
0416. MAYIT TAHU ORANG YANG MENZIARAHINYA..o..ooo oo eennnnnnnnnnnnan 1047 
0428. MAKALAH : Memfungsikan SDM Menuju Kesadaran Tauhid............. ii... 1050 
0476. TOBATNYA PERBUATAN DOSA YANG DIULANG ULANG DAN SYARAT 

TAUBAT iii anna naa ana ai aa ana rantai 1052 
0479. BIDADARA SURGA UNTUK KAUM HAWA ? da... o mma 1054 
0487. Berziarah KUBUR di Hari JUM'AT,....... oom 1055 
0497. HAKIKAT MAZHAB ASY'ARIYAH oo. oom one 1056 
0507. TAUHID (SIFAT JAIZ ALLAH DAN ROSUL). oom 1058 
0509. Pengetahuan Tentang Yang Ghaib Bagi Para Nabi Dan Wali...............i. oo. 1058 
0510. A@IDAH ( ORANG TUA ROSULLAH SAW BUKAN KAFIR ) oom mna 1065 
0518. AAIDAH : Bidadara Untuk Wanita Ahli Surga ?..............o oo 1071 
0522. SAKIT SEBAGAI PENGGUGUR DOSA... on 1072 
0538. SMS Premium Ramalan...» momo 1073 
0546: Hukum: Pesugihan anna Bana ine Ta ma ina 1075 
0549. Belajar Sihir atau Ilmu Karomah........... Women 1075 
0550: Arti: Oiamat '/-KIAMat Ainan n22 ine nanan nina ea Nagan aman na naa nan an ena ain hahaa an Anin 1076 
0561. NUR MUHAMMAD aa ai mn aa naa nan Nana 1079 
0564. AGIDAH ! HARI KIAMAT oo. aa aa nan 1080 
0574. ANCAMAN BICARA AGAMA TANPA ILMU... ee 1084 
0575. MENGHADIRI PERKAWINAN ORANG NON MUSLIM... Woo 1084 
0578. MENGGUNAKAN WETON DAN PASARAN JAWA UNTUK HAJATAN..........oio om. 1086 
0594. Berobat ke Dukun PONARI. oo... oom men nnnnan 1087 
0605. TAUHID : NAMA DAN TUGAS MALAIKAT ion 1089 
0608. MASALAH NERAKA. oi. oo 1091 
0647. A@AIDAH GOLONGAN @ADARIYAH........ ion nan 1093 
0648. ORANG CELAKA ADALAH YANG SUDAH CELAKA DALAM PERUT IBU... 1096 
0650. Mati Tenggelam SYAHIDKAH ??.....oo.oooooo oom 1097 
0662. Benarkah Tidak Ada Siksa KubuTr ?.............ooo momo 1098 
0672. Hukum Mengubur Ari-ATFi........o.ooo one 1112 
0673. Arti Sifat Nafsiyah, Salbiyah, Ma'ani, dan Ma'nawiyah...............o.ooWom aan 1115 
0710. MENGUNDANG KHODAM ASMA' DENGAN AMALAN ILMU HIKMAH... 1116 
0712. SHALAT DI MASJID YANG BERDEKATAN DENGAN KUBURAN....... ion 1117 
0746. AMALIYYAH : BOLEHKAH MEMAKAI SUSUK ? 2... mennnnnnan 1117 
0747. AMALIYYAH : MENGADAKAN SELAMATAN SETELAH KEMATIAN... oa 1118 
0775. Tidak Ada Kewajiban Taat Dalam Wasiyat Kemaksiatan................ oom 1119 
0795. Amalan Tanpa Ilmu Tidak DiteriMa.............».e oom mmnnnnaaeanannnnnnnanannlnnnna 1120 
0796. AMALIYYAH : AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR......i. one 1121 
0803. Hukum Menjadikan Malaikat dll Sebagai Guyonan.............»o.o man 1123 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(8 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 


0808. Masuk Syurga Karena Rahmat Allah...............o oom 1123 
0812. PEMBACAAN MAULID NABI DENGAN BERDIRI...» mm mmm 1125 
0826. Murtad Dalam Keadaan Terpaksa... oom 1126 
0887. PERBEDAAN AHLUSSUNNAH WALJAMAAH DG SYIAH IMAMIYAH.ieoem mana 1127 
0890. AAIDAH : Sujud Demi Memohon Maaf............o oom nana 1131 
0895. Haramnya Mempelajari Kitab Selain Al-GUT'aN ...........oooo oom 1133 
0912. HUKUM MENERIMA HADIAH NATAL... oom monata 1134 
0919. AAIDAH : Ziarah @UbuT.......oooo oom. 1135 
0922. HIKMAH SIKSA DAN ADZAB KUBUR...» oom one 1138 
0940. JEMBATAN SHIRATAL MUSTAAIM SEKECIL RAMBUT DI BELAH 7 Peanana 1139 
0972. ARTI SIFAT MUKHAALAFAH LIL HAWAADITS........ooooo. mmm 1139 
0974. TASYABBUH : I. MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL... momen 1141 
0975. TASYABBUH : II. MENFASILITASI PERAYAAN NATAL... comment 1143 
0976. TASYABBUH : III. DISCOUNT GEBYAR NATAL... mma 1144 
0977. TASYABBUH : IV. JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN NATAL... 1148 
0978. TASYABBUH : V. MERAYAKAN TAHUN BARU... mna 1152 
0979. TASYABBUH : VI. VALENTINE DAY DIMATA ISLAM... mmm 1154 
0990. MENYEKOLAHKAN ANAK DI SEKOLAH NON MUSLIM, .oid.domoWom mma 1155 
1018. A@IDAH : Anda Perlu Tahu Tentang (SYI'AHJ Ini... om oWo#WoWmnnaaannnnn 1157 
1033. KEHARAMAN BETERNAK TUYUL...dooom mom mna 1159 
1040. BUNUH DIRI TERMASUK DOSA BESAR... mmm. 1160 
1095. Menambahkan “SAYYIDINA” dalam shalawat..............oo oo. conan 1160 
1107. A@IDAH : DALIL SHAHIH TENTANG ZIARAH KUBUR... om memmnnnannn 1162 
1127. JASAD ATAU RUH YANG MERASAKAN SIKSA KUBUR Pe... Woo mom mm 1164 
1153. APAKAH PELACUR YANG BERTAUBAT AKAN TETAP DISIKSA Po. 1165 
1173. APAKAH NABI MUHAMMAD DITANYA MALAIKAT MUNKAR NAKIR..o.occom mm. 1166 
1254. SIAPAKAH JIN GORIN ITU... nendang mean ana benak 1167 
1256. MACAM-MACAM MURTAD....oi.oooo ian an nana 1168 
1257. BAGAIMANA HUKUMNYA MASUK KE GROUP NON MUSLIM... mmm 1169 
1259. KAPAN DATANGNYA HARI KIAMAT... oom mna 1170 
1270. TIDAK NURUT DENGAN ORANG TUA, APAKAH DI SEBUT ANAK DURHAKA......... 1170 
1276: HUKUM'RUWATAN. join neann Ke nnti nan ena men naa aa 1171 
1292. ORANG MATI DAPAT MENDENGAR DO'A KITA... mmm mantan 1173 
1327. KHILAFIYYAH MENGENAI NABI MUHAMMAD MELIHAT ALLAH SWT... 1175 
1329. ARTI GELAR AL-MASIIH PADA NABI ISA AS. DAN DAJJAAL..........oo man 1177 
1352. ETIKA TINGGAL SERUMAH DENGAN KELUARGA NON MUSLIM oo... man 1178 
1355. WALIMAH AL-HAML (MITONI, NELONI).......ooroo mna 1179 
1368: RUH-TERBUAT' DARI APA? Wi ix benni an ende te too aan ind mana ad nakas 1180 
1386.:SALIB:DALAMISLAM 2 ii rana arena nana arena Dan aan Nana an Kena nana nan 1181 
1414. NABI MUHAMMAD SAW MAKHLUK YANG PALING UTAMA... mm mna 1182 
1416. FENOMENA YA'JUJ DAN MA'JUJ. oom nana 1183 
1427. TUJUH MACAM PAHALA YANG MASIH DITERIMA SELEPAS KEMATIAN... 1185 
1480. KEAGAMAAN : PERIHAL GERAKAN SEMPALAN ISLAM.....io.domWo mnta 1186 
1485. MENGAMINKAN DO'A NON MUSLIM, wo... mma 1188 
1495. 7 PERKARA PENYEBAB MALAIKAT JIBRIL BERHARAP MENJADI MANUSIA........ 1190 
1554. IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH... mmm 1191 


O 2015 www.piss-ktb.com 


132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 


DAFTAR ISI 


1561. SAMPAINYA PAHALA BACAAN TAHLILAN DAN SHODAGOH PADA MAYIT........... 1192 
1565. TUGAS MALAIKAT JIBRIL SETELAH WAFATNYA NABI MUHAMMAD SAW............ 1194 
1571. MENGAPA KITA MESTI MENCINTAI PARA AHLUL BAIT oo.» om oma 1195 
1577. HUKUM RAJAM BAGI PEZINA APAKAH MENGHAPUSKAN DOSANYA....... no... 1198 
1586. ARWAH MAYIT DATANG KE RUMAHNYA SETIAP MALAM JUM'AT... mann 1199 
1593. MURTAD MELEBURKAN SEGALA AMAL-AMAL KEBAIKANNYA. one 1200 
1645. PAHALA BELAJAR ILMU UMUM DAN ILMU AGAMA... oem 1201 
1650. NASEHAT YANG DIABAIKAN , MASIHKAH DIHISAB KELAK Poo. 1202 
1676. MELETAKKAN FOTO DI TEMPAT YANG MENDATANGKAN KAROMAH.........e...... 1203 
1703. HUKUM MENGOBATI NON MUSLIM DENGAN AYAT AL-@UR'AN.......... onani 1204 
1723. KAWASAN YANG TIDAK BISA DIMASUKI OLEH DAJJAL...... emo 1205 
1764. ALLAH SWT MAHA BERKEHENDAK........ on nana 1206 
1767. SIFAT WAJIB ALLAH "MUKHOLAFATU LIL HAWADIT SI... nee nan 1208 
1776. KENAPA NABI MUHAMMAD SAW TIDAK BISA DIGAMBAR / DI FOTO BP... 1211 
1783. HUKUM BERBUAT DOSA BAGI ANAK YANG BELUM BALIGH........ oo ena 1212 
1815. HUKUM SEORANG MUSLIM YANG TIDAK MENGETAHUI A@GOID 50... 1213 
1843. HUKUM NGEPAL ( MEMPREDIKSI SESUATU ) DENGAN AL @UR'AN. am... 1216 
1844. KAUM WANITA MAYORITAS PENGHUNI NERAKA Po... oa 1217 
1847. TEMPAT KEBERADAAN ARWAH... dee nana 1219 
1848. KEADAAN PARA NABI DI PADANG MAHSYAR........ ee 1221 
1851. HUKUM MENGGUNAKAN SIHIR SEBAGAI SARANA PENGOBATAN..........o oo. on 1222 
1859. HUKUM MEMINTA SUMBANGAN KEPADA NON MUSLIM... como 1225 
1881. SIDRATUL MUNTAHA DAN TEMPAT MANUSIA AGUNG......... oom 1227 
1899. PERNIKAHAN NABI ISA SETELAH TURUN KE BUMI... oom 1230 
1900. TRADISI " SESAJEN " DALAM RITUAL KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT............. 1231 
1904. MASA DITIUPKANNYA RUH PADA JANIN...» oom eeneennnnnnnnaa 1232 
1908: WAHDATUL WUJUD. etis inn eta ena nan bada anda 1233 
1910. FITNAH KUBUR DAN SIKSA KUBUR...» oo nana 1234 
1925. APAKAH DI SYURGA ADA MATAHARI...» oo 1236 
1937. Membongkar Kesesatan Tauhid Wahabi.............. oo 1238 
1965. SIFAT KEAMPUHAN KERIS PUSAKA SAKTI DARI SISI TAUHID.............. oom 1243 
1972. KEUTAMAAN BUMI DIBANDINGKAN DENGAN LANGIT oo. on 1246 
1977. DALIL NAMA MALAIKAT PENCABUT NYAWA ITU 'IZROIL.....o.m one 1247 
1988. JARAK WAKTU PENCATATAN AMAL BURUK... ee 1253 
2005. AROMA BAYI BERASAL DARI AROMA WANGI SYURGA....i. io. nennnnnnanan 1254 
2006. DEFINISI RIZKI DARI TINJAUAN TAUHID........ eomma 1256 
2042. BERKUMPUL DI RUMAH KELUARGA MAYIT DAN MEMBUATKAN MAKANAN....... 1258 
2050. SEPUTAR DAJJAL Wa pian abi ennennmaamanan mana apatnaa 1260 
2067. MAKNA KALIMAT "ALLAAHU MAUJUUDUN ko... oo nana 1261 
2110. SYAFAAT NABI MUHAMMAD SAW... ion nana 1262 
2111. LAUHUL MAHFUZH (KITAB YANG TERPELIHARA). oem 1264 
2117. NON MUSLIM BACA SYAHADAT ii... 1267 
2122. KIAMAT @UBRO DAN SUGHRO......... oom nana 1268 
2127. SEPULUH SAHABAT NABI YANG SUDAH DIJAMIN MASUK SYURGA........nn no... 1269 
2138. Perkara yang ada awalnya dan ada pula ahirnya...» mana 1270 
2142. Penjelasan Ringkas A@IDAH ASWAJA (Ahlussunnah Wal Jama'ah)... 1271 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| JI PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 


218 
219 
220 
221 
222 


2166. Golongan yang SelaMat...........»..oo oo oma 1274 
2167. Golongan Al-Asyaa'irOh...........ooooo oom nana 1276 
2168. Arti Satu Dalam Dzat & Sifat-NYA............... oma 1277 
2186. AOUL YANG DINISBATKAN KE IMAM SUYUTHI KIAMAT 1802 H.........iooonnanan 1278 
2189. DIANGKATNYA AL-9UR'AN DARI BUMI MENJELANG HARI KIAMAT... 1280 
2197. BANTAHAN TERHADAP KONSEP KEPERCAYAAN REINKARNASL..........oo mm. 1281 
2199. HUKUM TAOLID DALAM MASALAH A@IDAH...........ooooooo men ennnnnnannnan 1282 
2203. ADAKAH HUKUM KARMA DALAM ISLAM Pe. o ena 1285 
2206. MAKALAH : HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI... mona 1287 
2207. MAKALAH : KEUTAMAAN MAULID....... one 1289 
2208. MAKALAH : DALIL MAULID........ oo 1291 
2209. MAKALAH : ORANG YANG PERTAMA MENGADAKAN MAULID NABI... 1294 
2210. MAKALAH : NASAB NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM...... 1296 
2211. HARI & TEMPAT KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW... 1297 
2217. KERINGANAN SIKSA ABU LAHAB SETIAP HARI SENIN...» oom ena 1300 
2219. AL-DUR'AN ADALAH @ODIM....oooooo mann 1301 
2222. ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA SERUPA..........oo inna 1302 
2224. PEDOMAN, FI@AIH, DAN GURU DARI BANGSA JIN......... oom 1303 
2229. Pembagian Nyawa & Arti SuUKMa.....o.ooo..oommn nana 1307 
2244. LETAK NERAKA DAN SURGA. iii mn mn aa 1309 
2248. Lafazh Syahadat Yang Diucapkan Nabi Muhammad Saw... man 1315 
2255. IMAM SYAFI'I: SANG NASHIRUS SUNNAH DAN PAKAR ILMU KALAM........i oo. 1315 
2258. TEMPAT MENGUNGSINYA JIN... nana 1317 
2282. ARTIS DENGAN PERAN KAFIR MUSYRIK 2... mma 1318 
2321. UMAT ALLOH ATAU UMAT NABI Pee... mena 1320 
2325. MALAIKAT MENYERTAI TIAP TETES AIR HUJAN YANG TURUN KE BUMI... 1321 
2329. PERBEDAAN MUKJIZAT, KARAMAH, DAN SIHIR...» 1322 
2339. IJMA' ULAMA AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN ARAH............. 1323 
2346. MALAIKAT MAUT MENJENGUK KITA 70 KALI SEHARI...» 1340 
2351. SIAPAKAH ISTRI IBLIS: Pie en am nahan 1340 
F0115.:INILAH:KASKAR BELI 46 iii beda en dandan aan abad 1342 
2359. CARA BERTAWASSUL YANG BAIK DAN BEBAS SYIRIK........o mma 1344 
2371. MAKALAH : DELAPAN ASHNAF AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH.......oi inna 1347 
2373. MALAIKAT JIBRIL CUMA SATU ATAU SATU DEPARTEMEN 2? 1348 
2379. DIMANA TEMPAT ORANG GILA DI AKHIRAT 2... 1349 
2396. MENGHINA NABI SAAT BERAKTING DI FILM ATAU SANDIWARA... noona 1350 
2397. PENJELASAN ISRO' MI'ROJ DARI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI. enam 1351 
2406. HAKIKAT PETIR DITINJAU DARI TAUHID........... oo eeneennnannnnnnnnnnnnaaa 1352 
2408. Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ).........o oom 1355 
2418. SAMPAINYA PAHALA BACAAN ALOUR'AN KE YANG MASIH HIDUP DAN YANG 

MAT iban ane ana ai aka en Kana Naaah aa Bana a AN naa N an ana A ENG an kanan E nanda 1356 
2429. JUMLAH MASING-MASING MALAIKAT BESERTA TUGASNYA... 1357 
2430. MENGGUNAKAN ILMU PELET UNTUK KEBAIKAN... oem 1359 
2440. FIRAOH-FIROOH DALAM MASALAH @ADLA & @ADAR oo. mom 1359 
F0002. Sepuluh Golongan Yang Kufur Kepada Allah................ oo... 1363 
F0004. BETULKAH NABI KHIDHIR MASIH HIDUP 2... men nnnnnaa 1364 


O 2015 www.piss-ktb.com 


223 
224 
225 
226 
2217 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 


240 
241 


242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 


252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 


260 
261 
262 


263 
264 


DAFTAR ISI 


F0011. TAWASUL DENGAN NABI DAN ORANG-ORANG SHOLEH... om 1367 
F0020. MENGENAL RAJAH - WIFI@ - JIMAT... mna 1377 
F0029. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 1.oeooooo mann 1382 
F0030. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 2... mmm 1382 
F0031. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 3... mmm 1382 
F0032. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 4... mm mann 1383 
F0044. MEMAHAMI MOTTO KEMBALI KEPADA AL-GUR'AN & SUNNAH.....ii..o.oco mma 1384 
F0059. WAHABI : NABI MUHAMMAD BUKANLAH MAKHLUK TERMULIA. or didnomaan 1387 
F0071. ALLAH ADA TANPA MEMBUTUHKAN TEMPAT... mma 1388 
F0077. Allah Ada Tanpa Tempat............ oom. memanen 1392 
F0081. Dalil 'Agli Allah Tak Menyerupai Makhluk... maniak 1393 
F0082. KITAB JAWAHIR AL- KALAMIYAH SYEH THOHIR BIN SHOLIH AL-JAZAIRIY....... 1394 
F0083. MENGENAL SUNNI SALAFIYYAH. oo... nm 1399 
F0094. WASPADA GOL PENGINGKAR HADITS....o..ooooo Wo momo mmm 1400 
F0107. Mentakwil ISTAWA' dengan Istaula dan @oharo............ oom 1403 
2452. KEADAAN TUBUH PENDUDUK SURGA... mna 1408 
2456. HIKMAH LANGIT DAN BUMI DICIPTAKAN SELAMA 6 HARI, TIDAK LANGSUNG 

JADI en an ana anna Medan amonia nina BE Nanga 1409 
2461. SEKELUMIT TENTANG HARUT DAN MARUT.....ii.oooco enam 1411 
2497. APAKAH ORANG YANG BERSEDEKAH UNTUK MAYIT MASIH DAPAT PAHALA 

Po an en aa ena Aan en DE BAN naa ada ana 1413 
2506. MELAKUKAN DOSA BESAR TIDAK OTOMATIS DIVONIS KUFUR....o.oo# mo. 1414 
2521. USTADZ YANG MENERIMA BAYARAN MASIHKAN DAPAT PAHALA Prnaecocoo. 1415 
2522. SEKILAS TENTANG DALILTAHLILAN oo... mma 1416 
2542. CARA BERTAUBAT DARI DOSA BESAR BERZINA.......oooo. mmm 1417 
2543. BOLEHKAH MENDO'AKAN MAYIT YANG MATI BUNUH DIRI Pe... om momo 1418 
2551. HARAM MENDO'AKAN MAYIT KAFIR. do. menanam 1419 
2562. NABI MUHAMMAD SAW JUGA DIUTUS UNTUK PARA JIN.htm....ooooo Koma 1419 
2564. HUKUM MEMPERCAYAI RAMALAN ..ooomoWennnnaannannnanannnann 1424 
2580. BOLEH BERTAWASSUL DENGAN SELAIN PARA NABI Pe... mo. 1426 
2582. BOLEHKAH MUBALLIGH MENYIHIR HADIRIN AGAR TETAP 

MENDENGARKANNYA P.moooooW menanam nm 1428 
2633. ISLAMNYA ANAK ITU MENGIKUTI ORANG TUANYA YANG MUSLIM mecoco mm. 1429 
2658. BENARKAH ADA DOSA WARISAN Pk... oo momo. mmm anna 1429 
2667. KEHADIRAN RUH BAGINDA NABI SAW DI MAJLIS MAULID DAN SHALAWAI....... 1430 
2676. HUKUM BERSUJUD PADA SESEORANG AGAR DIBERI BANTUAN... 1436 
2679. MEMPUNYAI NIATAN UNTUK KUFUR MAKA SUDAH MENJADI KUFUR oo 1437 
2692. KHILAFIYYAH NABI SAW MELIHAT ALLAH SECARA LANGSUNG... oncom. 1439 
2724. SEDEKAH DAN IBADAHNYA ORANG KAFIR....ooooo oom enam 1441 
2768. HUKUM MENGGABUNGKAN NAMA ALLAH DENGAN NABI MUHAMMAD 

DALAM SATU: DHAMIR: nie nana an Tantan ak ana ana banda Rea Hang Damanik 1442 
2771. SIAPAKAH IBLIS SEBENARNYA Pc... Wanna 1443 
2783. MENGHADIAHKAN ATAU SEDEKAH PAHALA PADA ORANG LAIN. ..o.ooom mma 1444 
3014. APAKAH SEKALI TAHLILAN UNTUK 2 AHLI KUBUR MENDAPAT PAHALA 

SEMUA eeen aa ee nn ata an dana mania anna Pak ana aga man aah anak ena metan ha Oka anda aa Ba aa An one man mau naa on Bae Kao Sa 1447 
2789. Pemahaman Gadha Dan Gadhar Yang Benar... momo. 1448 
2790. Firgah Dalam @adha Dan @adhar..........ooooo. oo momoka 1456 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 20 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
2717 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 


2810. 
2867. 
2916. 
2924. 
2925. 
2942. 
2949. 
2966. 
2984. 
2994. 
3024. 
3028. 
3040. 
3085. 
3103. 
3111. 
3136. 
3150. 
3171. 
3201. 
3216. 
3224. 
3239. 
3240. 
3251. 
3260. 
3276. 
3284. 
3285. 
3318. 
3335. 
3356. 
3359. 
3370. 
3389. 
3392. 
3402. 
3422. 
3423. 
3425. 
3430. 
3434. 
3442. 
3471. 
3479. 
3487. 


ALASAN KAUM SODOM NABI LUTH DILAKNAT ALLAH... oom. 1467 
HUKUM ZIARAH DAN MENDOAKAN MAYIT DI KUBURAN YANG BELUM JELAS... 1470 
MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH DALAM KITAB KASYIFATUSSAJA........oooo 1471 
KETERANGAN ANAK YANG BELUM BALIGH DINYATAKAN ISLAM... 1472 
BERSHOLAWAT DENGAN RIYA' TETAP BERPAHALA ? oo. oom. 1473 
BISAKAH RUH BERKUMPUL DI ALAM KUBUR Po. 1474 
KAFIR MASUK ISLAM DENGAN SYAHADAT SELAIN BAHASA ARAB ?.................. 1474 
PEMBAGIAN HUKUM AOLI (| HUKUM AKAL Jam... om. en ennenennnnnaan 1475 
TAUBATNYA ORANG YANG SYIRIK..........ooooooooo onta 1476 
DITERIMAKAH TAUBATNYA ANAK DURHAKA 2... oo. mma 1479 
HUKUM MENDATANGI GEREJA SAAT NATALAN....oooooo. oma 1480 
HUKUM MUSLIM MENJUAL SESUATU UNTUK KEPERLUAN NATAL... 1487 
ADAKAH SURGA UNTUK JIN DI AKHIRAT NANTI Poo. oo. oma 1489 
PERBEDAAN 'ARSY DAN LAUHIL MAHFUDZ. ..ooooooWo Woman anna 1490 
TERNYATA JIN BISA BERKEMBANG BIAK......o.ooooooooooo momen 1491 
MITOS BURUNG NDANDANG ATAU BURUNG HANTU... oom anna 1492 
MATI TENGGELAM TETAP MENDAPAT PERTANYAAN DARI MALAIKAT................ 1494 
TERNYATA INILAH ORANG YANG TERAKHIR MASUK SURGA... oo 1495 
SEMUA JENIS AMALAN PAHALANYA BISA DIHADIAHKAN KE MAYIT oo 1497 
SETIAP HEMBUSAN NAFAS PASTI AKAN DIHISAB ...........o.oooooomoomomo 1498 
MALAIKAT JUGA BISA MENINGGAL DUNIA... mna anna 1499 
SEKELUMIT KETERANGAN TENTANG JIN... mennannannan 1500 
KEMATIAN ATAU AJAL SESEORANG TELAH DITETAPKAN ALLAH SWT............... 1502 
LEBIH BESAR DOSA MEMBUNUH ATAU DOSA ZINA Poo... omi ennannnnnaan 1504 
PENGERTIAN SIFAT WAJIB BAGI ALLAH... oom. nnnannaann 1504 
PERBEDAAN KEKALNYA ALLAH DENGAN ABADINYA SYURGA DAN NERAKA.... 1506 
ANDAI ADA TUHAN SELAIN ALLAH SWT... oma 1510 
BOLEHKAH MENGATAKAN AYAH NABI IBRAHIM KAFIR Poo... 1514 
MENGENAI AOIDAH TAFWIDH, TANZIH, DAN TAJSIM.........oooooooo oom 1516 
ANTARA DERAJAT HABIBULLOH DAN KHOLILULLOH.....oooooWo oom ina 1519 
SEPUTAR KEMUNCULAN IMAM MAHDI DI AKHIR ZAMAN...» 1521 
MU'JIZAT ROSULULLAH : BATU BISA BICARA DAN POHON BISA BERJALAN..... 1523 
PENGERTIAN HUKUM ISLAM DAN PEMBAGIANNYA......oo.ooo oom anna 1527 
MAKSUD KEKALNYA RUH.....oooooooo oom mmm nana 1532 
SIKSA KUBUR DIANGKAT PADA MALAM DAN HARI JUM'AT P.....oio.o 1533 
PENUTUPAN CATATAN AMAL DI MALAM NISYFU SYA'BAN.........oooo oo 1536 
RIWAYAT INTERAKSI LAHIRIYAH ANTARA PENZIARAH DAN YANG DIZIARAHI... 1538 
MAKNA ISTIGHFARNYA NABI MUHAMMAD SAW YANG MA'SHUM........oooooo 1540 
PENYEBUTAN RUHULLOH BAGI NABI ISA 'ALAIHISSALAAM.......o..oooooo 1541 
HUKUM MEMAKAN SESAJEN KEBAKTIAN......o.ooooWo oom 1543 
MAYIT DI DALAM KUBUR DITANYA DENGAN BAHASA APA Po... 1544 
SEBAB ISRA' DAN MI'RAJ DILAKUKAN PADA MALAM HARI. woo... 1546 
MAKSUD KEMAHABESARAN ALLAH SWT... oom oma 1547 
JUMLAH ISTERI DARI PRIA PENGHUNI SYURGA.......... oom enam 1548 
NASH BAHWA ISLAM ADALAH AGAMA YANG HA... nenen 1551 
PENETAPAN.-ASMA ALLAH ia nian ina ani mn mina matan dan nanas 1552 


O 2015 www.piss-ktb.com 


311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 


342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 


351 
352 
353 
354 


DAFTAR ISI 


3488. HUKUM MEMBACA KITAB-KITAB AGAMA LAIN...» 1553 
3502. ALLAH MAHA MENGETAHUI SEGALA SESUATU............ooooo oo 1556 
3508. SIKSA DAN NI'MAT GUBUR BAGI MAYIT YANG TIDAK DIKUBUR (REVISI)............ 1559 
3509. KELAK HEWAN MENJADI DEBU SETELAH HARI KEBANGKITAN.........oooo 1560 
3510. ARWAH MU'MININ MENGUNJUNGI KELUARGANYA SETIAP MALAM JUM'AT....... 1561 
3517. BUAH KHULDI DAN BAHWA MALAIKAT TIDAK MAKAN DAN MINUM oo... 1563 
3523. SIFAT HEWAN MELATA YANG KELUAR MENJELANG HARI KIAMAT mo... 1565 
3525. HUKUM MELAKSANAKAN DAN MEMPERCAYAI RITUAL ADAT...» oo 1566 
3527. PENDUDUK SYURGA DAPAT MELIHAT ROBB-NYA......oo.ooooooom mo. 1567 
3530. CARA MENCINTAI BAGINDA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM............... 1573 
3531. TANAMAN YANG DICURI ATAU DIMAKAN BINATANG BERNILAI SHADAOGAH....... 1574 
3536. MACAM DAN JENIS SYAFA'AT NABI MUHAMMAD SAW... 1575 
3556. ALASAN ALLAH MENGUTUS NABI PADA UMUR 40 TAHUN... oo 1576 
3565. MENDATANGI DUKUN TIDAK DITERIMA SHOLATNYA 40 HARI... 1576 
3571. SYARAT MASUK ISLAM.......ooooooo cocoa ena aa 1578 
3590. LAKI-LAKI DAN WANITA PERTAMA YANG MASUK SYURGA..........oiomooo 1579 
3604. TEMPAT KEBERADAAN MATAHARI..........Woooooo oom aan 1580 
3664. TERNYATA JIN JUGA BUTUH MAKAN DAN MINUM... 1580 
3674. WAKTU DITUTUPNYA PINTU TAUBAT...» oom enam 1582 
3698. BAYI TETAP DIHUKUMI MUSLIM WALAUPUN BELUM BERIBADAH. oo 1584 
3707. MALAIKAT MAUT NAMANYA '"IZROIL ? oo” oom nana 1584 
3711. MAKSUD DARI MASUK ISLAM SECARA KAFF AH...» oo. 1585 
3714. SETIAP UMAT ADA RASULNYA.......oo»oooooo onta 1586 
3747. HUKUM BERKATA BAHWA ALLAH TIDAK ADIL........o.oooooo nenen 1587 
3753. SIAPAKAH MALAIKATUL MUGORROBIIN ITU 2... on 1588 
3777. KONSEKUENSI AZAM, NIAT, TARODUD, DAN WAS-WAS KUFUR oo... 1589 
3794. BALASAN KEBAIKAN NON MUSLIM HANYA DI DUNIA... oom. 1590 
3853. NABI MUHAMMAD ROSUL TERAKHIR...» oom ena 1593 
3862. HUKUM MENCIUM BATU NISAN.......o.»oooooo oom 1595 
3867. TENTANG MITOS JAELANGKUNG........ooooooo. one 1598 
3878. BUKAN ANAK SHOLEH TAPI MENDOAKAN ORANG TUA, SAMPAIKAH 

PAHALANYA Pe en mn aa na na Aan ag aan ian Dia inn Sana na an gak 1600 
3881. MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG DI DALAMNYA TERDAPAT ANJING...... 1600 
3919. KESUCIAN ANAK ADAM (MANUSIA) KETIKA LAHIR...» 1601 
3945. DOSA MENYETUBUHI ANAK KANDUNG TAK TERAMPUNI Po... 1602 
3963. SEBETULNYA SYAITHAN ITU MAKHLUO BERJISIM ATAU HANYA SIFAT ?........... 1603 
3964. INILAH URUTAN PERISTIWA SETELAH HARI KIAMAT oom. 1607 
3967. CIRI-CIRI (CALON) AHLI SURGA SAAT DI DUNIA...» oom enam 1608 
3971. MAKSUD ALLAH MENDEKAT oo. coco. 1612 
3979. APAKAH NIKMAT GUBUR SAMA DENGAN NIKMAT DI SURGA Po... oo 1613 
3985. HUKUM MENGUBUR KEPALA HEWAN AGAR TERHINDAR DARI GANGGUAN 

TING” 3 arena anatara san aea Naa Keimanan aan ani dan Mena Na Ina na daa s angan nesana na dangan Nana ina anaa Na aNaa makan angan an Kanada naagin 1614 
3995. KEBERADAAN NABI ADAM DI SYURGA PADA AWAL TERCIPTANYA... 1616 
4018. KEHIDUPAN PARA NABI DI ALAM KUBUR... common 1617 
4028. BENARKAH ORANG MUNAFIG TERMASUK KAFIR Po... 1618 
4033. NASIB ORANG PEDALAMAN YANG TIDAK TERSENTUH DAKWAH ISLAM 

SAMASE KAKI santa mann bei na Kanaan kanan ada Ya anna Inna aan anda nahan AN aan ina De 1620 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 22 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


355 4065. SEBENARNYA SIAPA YANG AKAN DISEMBELIH NABI IBRAHIM ALAIHI SALAM 

PN ee mana Mn mana Na ain ae aan Nama Na AN ea hA ia Ka ena aan Nana Maa 1621 
356 4066. SIAPA SAJA YANG MENDAPAT PERTANYAAN KUBUR Po... 1622 
357 4070. MENGAPA KITA BERSHOLAWAT MENDO'AKAN NABI MUHAMMAD SAW 9.......... 1623 
358 4071. SIAPAKAH MALAIKAT KARUBIYUN DAN RUHANIYUN 2...” momo. 1625 
359 4072. HUKUM MENGAJARI MUALAF DAN NON MUSLIM... oma 1626 
360 4075. ADAKAH NABI DARI KALANGAN PEREMPUAN Poo... 1627 
361 4084. MENGENAL GOLONGAN SYI'AH......o.Woooo.o oo oma nana 1628 
362 4087. TERBELAHNYA BULAN SEBAGAI MUKJIZAT NABI MUHAMMAD SAW... 1629 
363 4097. AGAMA NABI ADAM 'ALAIHISALAAM........oooooooo# oom ennnanna 1630 
364 4101. BISAKAH MELIHAT ALLAH SWT DI DUNIA Poo... Woo nenen 1631 
365 4120. SIAPAKAH MALAIKAT RUMAN 2... oma nm 1632 
366 4149. UBAN ITU UTUSAN MALAIKAT MAUT Poco. Women nana 1633 
367 4180. BAHASA PENDUDUK SURGA...» coco one 1634 
368 4182. PERKARA YANG DIKEKALKAN ALLAH SWT.....ooooooco oom mnennnannnnna 1637 
369 4188. MUSLIM YANG BERDOSA MASUK NERAKA DULU SEBELUM MASUK SYURGA 

Bt en ena en Aan Sana nan Kanan aa Dana Daan aa Dan aa dn ONE Na Banana Dan Gina Dana Kania 1638 
370 4203. STATUS ORANG YANG BUNUH DIRI......o.oooooooo oom 1641 
371 4216. PEMIMPIN DAN JUMLAH MALAIKAT oo». 1643 
372 4223. HUKUM MEMBANTU MAJIKAN MENANCAPKAN DUPA..........ooooomo mo 1644 
373 4224. NAMA-NAMA SURGA...» nnnean anne naa 1646 
374 4232. HUKUM BERKUNJUNG KE TEMPAT SAUDARA YANG MERAYAKAN NATAL........ 1647 
375 4236. SIFAT GUDRAT ALLAH TA'ALAA...oo.Woooooo Women 1648 
376 4247. SETIAP WAKTU ALLAH DALAM KESIBUKAN.......o..oooooo.mmoommnnnnan 1649 
377 4258. HUKUM MENGAKUI ADA NABI SETELAH NABI MUHAMMAD SAW... 1650 
378 4296. SYURGA DIHARAMKAN BAGI NON MUSLIM ?..o.ooooooooomomoomm mann 1650 
379 4297. BACAAN TASBIHNYA MALAIKAT JIBRIL.......ooooooooooomm mann 1651 
380 4310. TURUNNYA NABI ISA 'ALAIHISSALAM KE DUNIA PADA AKHIR ZAMAN................. 1653 
381 4311. BENARKAH AJBU DZANAB ( TULANG EKOR ) ITU TIDAK BISA MUSNAH ?.......... 1656 
382 4325. HUKUM MEMILIKI KHODAM GHAIB.........oooooo. Woman nana 1658 
383 4350. MUSIBAH BISA MENGHAPUS DOSA ?........o.oiooooo oom 1660 
384 4387. ORANG YANG TELAH WAFAT BISA MENDO'AKAN YANG MASIH HIDUP ?............ 1663 
385 4388. BERITA IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG KENDURI 7 HARI... oo 1665 
386 4399. TAWASSUL DALAM BENTUK PANGGILAN... oom 1667 
387 4409. TIDAK ADA LARANGAN HARI UNTUK BERZIARAH.......o...oo oo. oo 1668 
388 4434. DOSA YANG DISEGERAKAN ADZABNYA DI DUNIA... oom oma 1669 
389 4436. KOK NABI MUHAMMAD SAW DISIFATI ASMAUL HUSNA ARROUF DAN 

ARROHIM, Dera ine anna aman aah anti neain k 1671 
390 4437. TIDAK ADA SIANG DAN MALAM DI SURGA Poo.» 1672 
391 4439. MENINGGAL MALAM JUM'AT BEBAS SIKSA KUBUR ? oo... 1674 
392 4458. BAITUL MA'MUR KIBLAT PARA MALAIKAT DI LANGIT Poo. 1675 
393 4464. TURUNNYA WAHYU SEPERTI SUARA GEMERINCING LONCENG Poo 1678 
394 4480. TERNYATA ADA PERBUATAN BAIK YANG PELAKUNYA TIDAK DAPAT 

PARA Aanenn2 eni pan tanin an nnen kanan na tann sa nan dagangan Hn sek nanan Dana Ha ab naNa AaNAaNa Ka NA aa ONaN AN In danana ma ONaN Asinan 1679 
395 4485. DI ATAS 'ARSY TIDAK ADA MAKHLU@ LAGI Poo meann 1680 
396 4487. HUKUM MENAMAI SESEORANG DENGAN NAMA "TUHAN" oom. om. 1681 
397 4506. SYAFAAT MALAIKAT oo... nenen aan 1691 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 23 | 


398 
399 
400 
401 
402 


4539. "AZAM DAN RIDHO DENGAN KEKUFURAN..........ooWo.o oma 1692 
4540. SEMUA UMAT ISLAM MASUK SYURGA ? oo... mmm Woman 1693 
4550. DIPAKSA SUJUD KEPADA SELAIN ALLAH oo... oom 1695 
4561. HUKUM ORANG YAHUDI ATAU NASRANI MERUAIYAH ORANG MUSLIM... 1696 
4574. TUJUH PULUH DUA GOLONGAN ISLAM, YANG MASUK NERAKA......o.ooo mo 1698 
THAHARAH 1702 
2706. Tuntunan Shalat : Bab I BerSudi............ooooooW om oom oma 1702 
F0033. KAJIAN FIAIH THAHAROH BAGIAN 1... mm W#mnnnnnnnaannnnnnnlnna 1706 
F0037. KAJIAN FIAIH THAHAROH BAGIAN 2......ooooooWo mmm Walah 1709 
AIR» eta kasa aa ka aa ama ana 1712 

0356. Air dalam dua kotak apakah dianggap Satu ?............»..oooo oom 1712 

0290. Bolehkah Bersuci Memakai Air PAM ?........o..oooooo.o Woo. 

0738: Ukuran Air Dua GUA: anna mna aan an aan Na una 

1102. CIPRATAN AIR KETIKA KENCING DI SUNGAI... mmm nana 

1384. AIR YANG TERKENA PERCIKAN AIR MUSTA'MAL ia 

1517. DEFINISI GOYYID LAZIM DAN CONTOHNYA... oom nana 

1739. MENGGUNAKAN AIR MUSTA'MAL UNTUK BERSUCL.........ooooooo oom 1719 

1751. BERSUCI MENGGUNAKAN AIR YANG TERCAMPUR BANGKAI IKAN... mennnnnan 1720 

1806. HUKUM AIR YANG BERUBAH KARENA ASHLUL KHIL@OH.........ooooo mana 1720 

1833. KATEGORI AIR MUSYAMMAS 

1861. PENGOLAHAN AIR MUTANAJJIS DENGAN RESERVE OSMOSIS. 

1989. TEORI TURUNNYA AIR HUJAN MENURUT FIOIH.......ooocoo oo Woman nana 1724 

2020. STATUS HUKUM DARI AIR BASUHAN NAJIS HUKMIYAH oo... anna 1725 

2070. PERBEDAAN MUKHALIT DAN MUJAWIR oom nana 1726 

2300. KESUCIAN AIR BEKAS JILATAN KUCING...» oo. mma ... 1727 

2387. SAHKAH BERWUDHU DENGAN AIR DARI AC (AIR CONDITIONERJ)..........oooo momo. 1728 

2531. KESUNNAHAN MENUTUP WADAH TEMPAT AIR... momo 1728 

2604. 

2785. 

3202. 

3280. 

3535. 

3804. 

3807. 

3981. 

4115. 

4277. 
NAJASAH 

1681. PENGERTIAN NAJIS / NAJASAH......»..»omoo momen nana ena 1744 

4525. DALIL WARNA, RASA DAN BAU NAJIS.......»...oooooo momo ana 1745 

0114. Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah Dibasuh.............ooo Woo oma 1747 

0020: Parfum: Beralkohol» nan mania Ai ananda banana ana Manu An nan ai Deraaa ion an nana akan 1747 

0180. 

0340. 

0345. 

0534. 

0632. 

0694. 

0699. 

0713. 

0783. 

0879. 

3328. 

0884. Kuas Putih Yang Ditengarai Dari Bulu Babi..............»» oo. moon 1759 

0904. SABUN SEBAGAI PENGGANTI DEBU...» momo ... 1760 

0905. CARA MENSUCIKAN DUBUR JIKA TERKENA NAJIS MUGHOLADHOH oo... 1762 

0909. KAKI YG MENGINJAK TANAH/LUMPUR MAKA DIMA'FU. woo. 1763 

0910. KULIT BINATANG HARAM APAKAH SUCI SETELAH DISAMAKP?..........oo oma 1763 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


|.24 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4343. IKHTILAF MADZHAB SEPUTAR HASIL PENYAMAKAN KULIT ANJING DAN BABI. 
0911. 
1247. 
3879. ... 
3970. KEBUN DIRUSAK BABI, HARUSKAH CUCI 7 KALI SETELAH BERKEBUN ?........ooooWo oom 
1304. PENGGUNAAN ARAK UNTUK URUT/ PIJAT oo. oom. 1771 
1326. SIFAT NAJIS MUGHOLADHOH PADA BENDA KERING... bag An 
1428. AIR MADZI KELUAR BERSAMAAN DENGAN MANI. oo oom momen nan 
3374. HUKUM SEPUTAR MADZI......ocooocoomo Women 
1486. KAIN WOL NAJIS APA TIDAK...» 
1523. CARA MENSUCIKAN KASUR YANG TERKENA OMPOL 
1677. 
1905. 
2273. 
2289. 
2352. 
2567. 
2591. 
2600. KASUS DIGIGIT ANJING HINGGA LUKANYA SEMBUH TAPI BELUM DISUCIKAN.. ... 
2662. BILA MAKAN DAGING ANJING, NAJISKAH TUBUH SI PEMAKAN ?........o oom mna 
2638. JASAD TUBUH MANUSIA MESKIPUN KAFIR TETAP DIHUKUMI SUCI... oom 1801 
2643. MENGINJAK NAJIS HUKMIYYAH DAN NIAT DALAM MENSUCIKAN NAJIS... 23 
2722. CARA MEMBASUH / MENGHILANGKAN NAJIS.........ooooo oom menanam 1803 
3888. BOLEHKAH HANYA MENSUCIKAN SEBAGIAN LENGAN BAJU YANG TERKENA NAJIS 2... 1804 
2858. SOLUSI SULITNYA MEMELIHARA KESUCIAN MASJID DARI NAJIS KOTORAN CICAK DLL ni 
2932. NAJISKAH MUNTAHAN BAYI 2...” momen nenen 
3019. NAJISKAH AIR PLENTINGAN KUTU AIR ATAU KURAP Po... oom 1809 
3152. HUKUM MEMAKAN NAJIS DAN CARA MENSUCIKANNYA.......... ta 
3340. KENAJISAN BULU KUCING... common 1811 
3470. HUKUM ME-WENTER PAKAIAN DENGAN AIR MUTANAJIS..........oooooo. momen 1812 
3658. KOTORAN ANJING YANG TERKENA BANJIR... oo 1813 
3705. BAJU TERKENA NAJIS TAPI TIDAK DIKETAHUI TEMPAT NAJISNYA.........oooommmmnenannnanan 1814 
3751. HUKUM AIR DAN BEJANA ORANG MUSYRIKIN........o.coo mmm 1815 
3767. NAJIS TEMPAT LEWAT DI SEKITAR KAMAR MANDI DIMA'FU ?... 
3931. 
4003. 
4004. 
4010. 
4063. 
4186. 
4209. NAJIS-NAJIS YANG DIMA'FU (DIMAAFKAN) 
4253. KASUS ANJING TERJEBUR KE DALAM SUMUR...» ena 1824 
4301. 
4335. 
4356. 
4449. 
4553. 
6 IS NA ha tan MAN ha Haha Manan 1831 


1534. 
3427. 
2128. 
1210. 
0609. 
0407. Tn 
0438. 
0449. 
1026. KESUNAHAN DEHEM PADA SAAT KENCING... ... 

1042. BAWA BANDUL KALUNG BERLAFADZ ALLAH KE KAMAR MANDI 


1166. HUKUM BERBICARA DI DALAM WC... oom ana 

1876. HUKUM MEMBAWA AZIMAT BERBUNGKUS KE DALAM WC .... 1841 
2243. Hukum Buang Air Besar Di Sungai... oom 1841 
2923. HUKUM BACA LAFADZ BASMALAH SAAT MASUK WC... maan 1842 


2972. HUKUM MEROKOK SAAT BAB ( Buang Air Besar) 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 25 | 


4158. 
4248. 


7 WUDHU 


2707. 
. Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat 
0084. 
4295. 
4098. 
0093. 
0095. 
0105. 
0195. 
0212. 
0229. 
0282. 
0514. 
0555. 
0583. 
0587. 
0691. 
0761. 
0784. 
1030. 
1046. 
1053. 
1068. 
1088. 
1228. 
1237. 
1267. 
1291. 
1294. 
1358. 
1516. 
1543. 
1547. 
1556. 
2598. 
3076. 
1613. 
1669. 
1711. 
1752. 
1758. 
1763. 
1813. 
1888. 
1935. 
2011. 
2014. 
2133. 
2158. 
. Do'a membasuh anggota wudhu 
2259. 
2364. 
2394. 
2407. 
F0056. KONDISI YANG MEMBOLEHKAN MEMEGANG ALOURAN TANPA WUDHU.. 
2488. 


0179 


2170 


BUANG AIR BESAR DAN KECIL DI CLOSET.... 


Urutan Sunnah Dalam BerwudIU.............oooo WWW mmm XXX 


SENTUHAN KULIT NON MAHROM DEWASA TANPA PENGHALANG... AT 
Wanita Haidh Bolehkah Berwudhu ?...............oooooom ee 1866 
SENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MAHROM DAN WUDHU........ oom nenen 1869 
WUDHU : Hukum Wudhu dan Kencing di Kamar Mandi................ Fs 
MENGAPA NIAT WUDHU BERSAMAAN DENGAN MEMBASUH MUKA... oom enennnnnnan 1871 
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU......ooo one 1872 
BERWUDHU DENGAN AIR CURIAN 212 Fa 
Berwudhu Lalu Keluar BAWASIR...........oo oom nana 1873 
Kesunahan Membasuh Anggota Wudhu 3 Kali.............ooooo Woman 1874 
Mengorek Telinga Tidak Membatalkan Wudhu n3 1 
CARA MEMBASUH TANGAN KETIKA WUDHU....o. Woo. 1875 


WUDHU MEMAKAI SEPATU (KHUF) da 
TERTAWA YANG MENYEBABKAN DISUNAHKANNYA WUDHU 


MENYENTUH FARJI JIN MEMBATALKAN WUDHU Pe... menanam 
BERSENTUHAN DENGAN JIN MEMBATALKAN WUDHLU Poco om enam nnenaenannnannnnennnnnnan 1891 
UNTUK TAJDIDUL WUDHU APAKAH HARUS MEMBATALKAN WUDHU' ?... 2 
WUDLU' PRIA ATAU WANITA BERSENTUHAN KHUNTSA MUSYKIL......... oo mma 1894 
I@ATISHOR DENGAN MENGUSAP IMAMAH KETIKA WUDHUN oo...” 1894 
BERHADAST DI TENGAH-TENGAH WUDHU........ooWo mina 

BERWUDHU DAN BERDO'A DI KAMAR MANDI BER-WC 
MENGUSAP TELINGA KETIKA WUDHUN......ooooo maen 
MERTUA TIDAK MEMBATALKAN WUDHU ( MESKI SUDAH CERAI ) Na 
PERMULAAN MEMBASUH TANGAN DAN KAKI KETIKA WUDHU.......oo oo oma ena 1903 


TIDAK MENYINGGUNG KATA FARDHU DALAM NIAT WUDHU.......ooo oma nana 1912 
MEMBASUH ANGGOTA TUBUH PALSU SAAT WUDHU ?............ Fe 
MAKRUH BERBICARA SELAIN DZIKIR KETIKA BERWUDLU.........oooo oom man 1914 
Cara Bersuci Bagi Daimul Hadats.............oooooo oom 1914 


MEMAKAN DAGING UNTA TIDAK MEMBATALKAN WUDHU.....a. io comot 1918 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 26 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2625. LAFADZ NIAT WUDHU SUNAT SAAT MAU MENGULANGI JIMA.... 
2663. 
2698. 
2849. 
2918. 
2938. 
2950. Zn 
2951. KOTORAN DI BAWAH KUKU, BALSEM, BEDAK DAN KAITANNYA DENGAN WUDHU..........ooo 1929 
2978. MENYENTUH CLITORIS MEMBATALKAN WUDHU.........ooooo Km ennnennnnnennnnennnnennannnan 
3036. PENGARUH PERKARA YANG KELUAR DARI LUBANG PALSU / BUATAN TERHADAP WUDHU 

3096. TATACARA MENGUSAP TELINGA KETIKA WUDHU........ooooo menanam 
3119. WUDHU DENGAN NYELAM DI KOLAM RENANG WAJAH DULUAN YANG MASUK. 

3206. HUKUM WUDHU MEMAKAI PAKAIAN YANG TERKENA NAJIS... ati 
3214. MAKRUH BERWUDHU DI WC / TOILET... moment 
3308. TAJDIDUL (MEMPERBAHARUI) WUDHU oom anna nana 
3451. MENYENTUH RAMBUT, GIGI DAN KUKU TIDAK MEBATALKAN WUDHU sat 
3569. CARA WUDHUNYA MUSTAHADHOH........oooooo mena nnannannnennnnnnennan 1941 
3582. 
3602. 
3608. 
3609. 
3627. 
3803. 
3808. 
3826. 
3835. 
3868. 
3932. APAKAH KAGET MEMBATALKAN WUDHU Pe... 
4024. FADHILAH ORANG YANG MELANGGENGKAN (DAIMUL) WUDHU 
4038. DOSA-DOSA YANG BISA DIHAPUS DENGAN BERWUDHU...» nana 
4053. BERSENTUHAN DENGAN ANAK KECIL AJNABI YANG DISULAP MENJADI DEWASA... .. 1956 
4119. 
4124. 
4156. 
4162. 


4179. 
4267. MENGUSAP RAMBUT MINIMAL 3 HELAI SAAT WUDHU 2... .... 1970 
4280. JIKA BERSENTUHAN DENGAN KEPONAKAN JALUR SUSUAN (RODLO' )........ooooo mm mana nnanennann 1971 
4291. WAKTU MENGUSAP DAN MEMBASUH TELINGA... mm nenannnennnnnnnennnnanna 1972 
4353. TATA CARA BERWUDHU MENURUT MADZHAB MALIKI. ... .... 1974 
4397. HUKUM BERWUDHU DENGAN SALJU........Woo oom en enn nana 1978 
8 MANDI 
2708. 


4105. 
0010. 
0045. 
0521. 
0526. 
0542. 
0552. 
0602. 
0624. THOHARAH : Mengulangi Niat Saat MANDI WAJIB 2 
0692. Keluar MANI LAGI Saat MANDI...» Women enam 
0983. MANDI TAUBAT...» cocoa nana nnanennaaan 
0984. WANITA HAID MEMANDIKAN JENAZAH. ... ... 
1258. MANDI WILADAH........oooomm nenen nan nan na 

1321. Perlukah NGEDHEN Saat Mandi Wajib 2...» ena 1998 
1539. BOLEHKAN ORANG JUNUB IKUT TAHLILAN... ... ... 
1658. CIRI-CIRI KELUARNYA AIR MANI........ooooooo oom mann anna 1999 
1679. BERSUCI DARI DUA HADATS ( JANABAT DAN HAIDL ) DENGAN SEKALI MANDI... 2000 
1757. MANI YANG KELUAR SEBAB MAKSIAT, APAKAH MEWAJIBKAN MANDI ?....... 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


1787. HUKUM KELUAR MANI BUKAN DARI JALAN BIASANYA... oom 
2039. JENIS-JENIS MANDI YANG DISUNNAHKAN........... oom 

2079. WAJIBKAH MANDI JIKA HASYAFAH DAN FARJI HANYA MENEMPEL ? 

2139. Memasukkan benda ke farji, batalkah wudhu & wajib mandi ?...........ooo oo 

2202. MEMBASUH WASIR SAAT MANDI JINABAT........o. oom 
2410. UMUR SEPULUH TAHUN JADI BALIGH SEBAB ONANI...........ooo mm nennnnnannnanan 
2559. IKHTILAM TIDAK KELUAR MANI TIDAK MEWAJIBKAN MANDI... 

2831. JIKA SAAT KECIL KELUAR MANI, BELUM TAHU DAN TIDAK MANDI 
2833. ANAK 9 TAHUN MIMPI KELUAR MANI TAPI DITAHAN SAAT MAU KELUAR, JADI BALIGH................ 2010 
2868. ORANG YANG MASUK GUA BERUPA VAGINA RAKSASA WAJIBKAH MANDI... 2012 
2992. 
3037. 
4007. 
3211. MASALAH SEPUTAR KHUNTSA (ORANG BERKELAMIN GANDA)... mna 2018 
3493. MELIHAT BERCAK AIR MANI DI CELANA NAMUN TIDAK MIMPI BASAH...» mmm 2020 
3742. HUKUM MANDI JUNUB DENGAN BERENDAM DI BATH TUBE... oom 2021 
3899. JIKA SISA SPERMA KELUAR SETELAH MANDI JANABAH..........oo oma 2022 
4208. RAGU-RAGU YANG KELUAR MANI, MADZI ATAU WADI Pe... mom 2024 
4392. MANDI SUNAH TETAP HARUS MENGGUNAKAN AIR MUTLAK..... Woo ennennnnnnannnana 2025 
4491. APA WANITA JUGA MENGELUARKAN AIR MANI 2... Woman 2025 


2709. Tuntunan Shalat : Bab IV TayaMmUM......o..ooo oom Woman 
1176. MEMBERSIHKAN NAJIS SYARAT SYAHNYA TAYAMMUM 
1284. TAYAMMUM DI KACA KENDARAAN... io... ronennenennnnnnnnnnennnnanannnnnnanananannaanaa 
1395. PEDOMAN MENENTUKAN PENYAKIT AKUT... oooooooo room mma 
1704. TAYAMMUM DENGAN MENEMPELKAN TANGAN PADA TEMBOK / KURSI 
2135. Masalah Debu Musta'mal TayaMMUM .....ooooo oo... mom 
2898. SATU TAYAMUM UNTUK SATU FARDHU DAN BERAPA SAJA IBADAH SUNNAT 
3490. 
3854. 
3866. 
3947. 
4059. 
4155. 
4201. 
10 1779. RAHASIA-RAHASIA BERSUCI 
11 0008. Definisi Siwak yang diSunnahkan Rasulullah..............o oom 2045 
12. 0982..MANFAAT BERSIWAK sini eren one enno mona ena esek 2046 
13 2637. WAKTU SUNNAH BERSIWAKAN DAN HUKUM BERSIWAK DENGAN JARI-JARI.... 2048 
14 4326. CARA MENGGUNAKAN SIWAK DAN FAIDAHNYA. oo ee 2050 
15 0543. MENYAMAK DENGAN MENGGUNAKAN KOTORAN BURUNG... oom. 2052 
16 0591. Cara Memperlakukan Potongan Rambut dan KUKU...» oom 2053 
17 0595. SHOHIBUL JABIROH (BERSUCINYA ORANG YANG LUKA PERBANJ).......o..o 2053 
18 1049. SUCIKAH PAKAIAN YANG DICUCI DENGAN MESIN CUCI...» mena 2055 
19 1777. CARA MENYIKAPI TUMIT KAKI YANG PECAH-PECAH KETIKA HENDAK 
BERSUGI Sie uan an baal ah andalah 2057 
20 3503. PERBEDAAN HADATS DAN NAJIS.........o oom nana 2057 
21 3682. HUKUM MENGGABUNGKAN DUA NIAT BERSUCL.......... on nnnanan 2058 
22 3887. CARA BERSUCI ORANG YANG TERTUSUK DURI... mena nnanan 2059 
23 4245. PERBEDAAN TEHNIK BEKAM : KHIJAMAH DAN FASHDUN.......... oem 2061 
BAB 7 ZAKAT INFA@ SHODAGOH 2064 
1. 0319.-.FIOH:ZAKAT PRAKTIS inn nada gan anna danang aaah 2064 
2 2748. NISHOB ZAKAT MAL DAN CARA MENGELUARKANNYA en. 2075 
3 1795. PANITIA ZAKAT LEMBAGA ZAKAT DAN AMIL ZAKAT... oom mena 2076 
4 1823. PEMBAGIAN ZAKAT OLEH AMIL / IMAM. ena nana 2078 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 28 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0322. ZAKAT PROFESI, WAJIB ATAU TIDAK ?P......oo oem 2080 
0382: ZAKAT ROE iri nan ana an ina an ara an aan 2083 
1814. WAJIBKAH ZAKAT PROFESI BAGI TKI / TKW Poo. mana 2084 
0263.:.ZAKAT PRODUKTIF wooden been aa asn alan ale akal saka 2086 
1818. HUKUM ZAKAT PRODUKTIF...» oo one nana 2089 
0342. PENYALURAN ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM... oo 2091 
0346..JANIN':DAN:ZAKAT FITRA.» an inna inn an na na nana ana naa nan 2093 
0375. Ngaji-.Bab-Zakat:Fitrah:.::..:5-25:2sin-2nxndnsrarnnnninannnnaie nahan danamon anna banana ebi ne mena na nanah 2094 
0379. PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID... 2100 
3113. HUKUM MENCAMPUR ZAKAT FITHRAH MASYARAKAT... ee 2106 
0380. HARAMNYA ZAKAT BAGI BANI HASYIM DAN BANI MUTHTHOLIB....oo mom. 2107 
0388. PENGALIHAN DISTRIBUSI ZAKAT KELUAR DOMISILI PENUNAINYA.......iio.i 2109 
0391. SIAPA YANG BERHAK MENGANGKAT 'AMIL ZAKAT P.....oo one 2110 
0410. Mengeluarkan zakat harta sebelum jatuh wajibnya, bolehkah ?................ii.... 2113 
0436. MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJI ATAU ANAK YATIM Poo. 2114 
0484. ORANG TUA DAN MUSTAHI@ ZAKAT... oren nana 2115 
0679. Memberikan Zakat Pada Orang Tua Muzakki Sendiri Yang Fagir.................... 2116 
0949..BATASAN':USIA-YATIM, ne deni sinar ban mona ain menanam ali aan ane hn ena ma mamak yaah 2118 
1274. PERBEDAAN INFAO, SHODA@OH DAN JARIYAH........ oo. ena 2119 
1476. PENYALURAN ZAKAT KEPADA ORANG FASIG, oo... 2120 
1484. MEMBERIKAN ZAKAT MAL KEPADA TETANGGA... oem 2122 
1541. PUPUK DAN AIR SERTA PENGARUHNYA PADA ZAKAT PERTANIAN... 2123 
1719. PERIHAL MUSTAHIOG ZAKAT | KRITERIA GHORIM , FA@IR & MISKIN |... 2125 
1720. HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN UANG... oo. 2128 
1754. HUKUM MENGAKHIRKAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH SETELAH HARI 

RAYA! bere mann nga aa mak aman an in ea aa ka mna aa Tia 2131 
1766. TA'JIL ZAKAT - MENDAHULUKAN MEMBAYAR ZAKAT SEBELUM WAKTUNYA.... 2133 
1782. MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS RASKIN........... om eennnann 2134 
1784. HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA NON MUSLIM... oma 2135 
1791. ANAK YANG GILA , APAKAH WAJIB DIZAKATI FITRAH 2...» ennnnnann 2136 
1792. UKURAN SHO', ZAKAT KEPADA KAFIR & PEMINDAHAN ZAKAT FITRAH.............. 2136 
1807. ULAMA MASUK KATEGORI SABILILLAH 2... nenen nana 2140 
2061. BOLEHKAH ZAKAT DIBERIKAN KEPADA ANAK YATIM P..o.oooo naa 2141 
2153..ZAKAT PERHIASAN: bi ate te menandakan sanak 2141 
2213. DEFINISI FA@IR MISKIN DAN BACAAN SHALAT ORANG BISU...........n oo mana 2142 
2389. ZAKAT DIBERIKAN KEPADA ORANG GILA... mna 2143 
2417. ZAKAT KEPADA KETURUNAN BANI HASHIM DAN BANI MUTHOLIB oom. 2144 
2437:.ZAKAT HASIL. PANEN PADI Si sin metana me anna 2145 
2472. DO'A MEMBERIKAN ZAKAT DAN DO'A MENERIMA ZAKAT... oem 2146 
2512. HUKUM ZAKAT HARTA MEMAKAI UANG... 2147 
2533. APAKAH UANG RUPIAH ITU DIHUKUMI EMAS ATAU PERAK 2... mina 2149 
2561. ZAKAT TIDAK BOLEH DIBERIKAN PADA NON MUSLIM MESKIPUN MISKIN.......... 2150 
2576. HARTA YANG DIJUMLAH PADA AKHIR TAHUN PADA ZAKAT TIJAROH................. 2151 
2585. BOLEHKAH MEMBERIKAN ZAKAT PADA ANAKNYA SENDIRI YANG MISKIN ?..... 2152 
2640. BATASAN JARAK JAUHNYA NAOLU ZAKAT (MEMINDAH ZAKAT) YANG 


DILARANG iban nnti ndn ti agan bandana naa adan Kaanda ma mann makian nana akae ian una an Dean aa RaR Anand nana da Yaa 2153 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 2 ) 


49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 


56 
57 
58 


59 
60 
61 
62 
63 


64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 


3916. IKHTILAF ULAMA DALAM MASALAH NAOLU (MEMINDAHKAN) ZAKAT... 2156 
2742. KUDA DAN KIJANG TIDAK WAJIB DIZAKATI. oo... 2157 
2769. SIAPAKAH MUALLAF ITU oi see ea mm mann me aman mean 2158 
2772. NIAT DAN DO'A MUZAKKI SERTA MUSTAHI@ ZAKAT... mean nnnanan 2160 
2800. ZAKAT DENGAN HARTA CURIAN......o Woman 2161 
2808. APAKAH PONDOK PESANTREN WAJIB DIZAKATI 2m... men nnnnnnnnnaan 2162 
2811. HUKUM HARTA ZAKAT TA'JIL BILA MUZAKKI WAFAT SEBELUM WAKTU 
WAJIBNYA Ana ata Na me en maen ana nan an aan enakan ana aan in 2163 
2812. HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ANAK YATIM... oo 2164 
2813. HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH HANYA KEPADA SATU ASNAF SAJA....... 2165 
2817. ZAKAT TIDAK BOLEH MENERIMA 2 BAGIAN ZAKAT SEBAGAI AMIL 
SEKALIGUS:MISKIN ee be nga beban sa Benang 2166 
2869. HUTANG TIDAK MENGHALANGI NISHAB WAJIB ZAKAT... inna anna 2167 
2920. ARTI AL-MUWASAH DALAM MASALAH ZAKAT... oinan ena 2168 
2980. HUKUM ZAKAT DIBERIKAN KEPADA SUAMI ATAU KERABAT DEKAT.....en no... 2169 
3009. HUKUM GODLO ZAKAT ORANG YANG TELAH MENINGGAL... 2170 
3209. HUKUM SHODAGOH DENGAN UANG HARAM DAN CARA 
MEN!TASARUFKANNYA id ena Manna me aa en Na na naa 2172 
4161. SHODA@GOH DENGAN HARTA HARAM... oom nan 2174 
3228. EMAS DI MONAS TIDAK WAJIB ZAKAT...» 2175 
3350. ZAKAT MAL DALAM BENTUK BARANG... one 2175 
3444. PEMILIK HARTA SATU NISHOB MENINGGAL SEBELUM HAUL... 2178 
3458. HUKUM LUPA MENUNAIKAN ZAKAT... oem 2178 
3675. HUKUM MEMBAGIKAN ZAKAT KAMBING DENGAN DISEMBELIH.....mah 2181 
3738. BOLEHKAH PENGANGGURAN MENERIMA ZAKAT 2m mna 2181 
3837. HUKUM PAJAK DINIATI ZAKAT, SAHKAH 2... one 2182 
3893. HUKUM MENCICIL PEMBAYARAN ZAKAT... oom 2184 
4080. RUMAH TIDAK WAJIB DIZAKATI. oo 2186 
4111. BAYAR ZAKAT TIDAK HARUS LEWAT AMIL ZAKAT... ennnnnnnnnaa 2187 
4165. HUKUM MEMBERI KARENA MALU... eren 2188 
4171. SAMAKAH MUSTAHI@ ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL Poonam 2188 
4243.SHODAGOH:JAR AA aa ra Nana naek aan nan Nasa Naa an ana anna 2190 
4391. TIGA DERAJAT INFA@..ii en mn en ma na an aa 2191 
4375. HUKUM MENJUAL PADI SEBELUM DIZAKATI....... oom naa 2192 
4518. TASHARRUF HARTA HARAM YANG SUDAH DITAUBATI......... oom 2193 
4545. MEWAKILKAN PENYERAHAN ZAKAT... nana 2195 
4546. PENTASHARUFAN ZAKAT FITRAH......... oo 2195 
PUASA 2200 
1693. KITAB:PUASA an ea aa na 2200 
3449. BAGAIMANA PUASANYA UMAT TERDAHULU Poo 2208 
PUASA:RAMADHAN: Weni ate ia nb kaan and na ana binaan 2209 
0207. Arti dan Makna Kata Ramadhan...» oo oo. ena 2209 
2460. KENAPA DISEBUT BULAN RAMADHAN ?......ooooooom nenen ee 2210 
0230. PASUTRI MUSAFIR DAN BER:-JIMA DI SIANG HARI RAMADHAN...» en ennennennnanann 2211 
0228. HUBUNGAN INTIM PASUTRI DI SIANG HARI RAMADHAN...» oem ena 2212 
4548. KAFFAROH JIMA' DI SIANG ROMADHON KHUSUS LAKI LAKI 2...» 2213 
0239. RISALAH RAMADHAN | : KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN...» comot ena ee 2214 
0252. BERJUALAN MAKANAN SAAT PUASA RAMADHAN .......... oo oom tenan ena 2216 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 30 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0254. 
3433. 
0270 
0271. 
0288. 
0298 
0312. 
0321. 
0343. 
0753. 
1081. 
1269. 
1373. 
1692. 
1702. 
1713. 
1743. 
1760. 
1762. 
1774. 
1796. 
1750. 
4473. 
1798. 
2291. 
2385. 


Lailatul @odar Dalam Perbincangan Santri PISS-KTB.................... 
BATASAN SAKIT DIPERBOLEHKAN TIDAK PUASA RAMADHAN 


. Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah...........»»»oooooo oo. 


Bersiwak dan Puasa Ramadhan 
JOMPO TAK BERDAYA, PUASA RAMADHAN DAN FIDYAH 


. Syaithon di bulan ramadhan............»oo.oW. Woman 


SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN.............. 

Pembagian Bulan Ramadhan dalam 3 Fase 
PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN 
Puasa Syak ( Ragu-Ragu ) sah 
KESEMPURNAAN PAHALA PUASA TERHALANG TANPA ZAKAT FITRAH........ooooo oma 2231 
KIFARAT JIMA' DI BULAN RAMADHAN... coment 2232 
SEKILAS TENTANG FIDYAH PUASA RAMADHAN.... san ita 
YANG BERHAK MENERIMA FIDYAH.....oo.ooooo momo ana 2235 
HUKUM NIAT PUASA RAMADHAN SEBULAN PENUH SEKALIGUS........»...oo mmm 2236 
Lafadz Niat Puasa : Romadhona atau Romadhoni ?....... 
MUFTIR BAGI PEKERJA BERAT APAKAH WAJIB IMSAK 
PUASA DAN JIMA' DI SIANG HARI SEBAB LUPA...» 
ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN PUASA RAMADHAN.. 


BALIGH DI PERTENGAHAN HARI, WAJIB PUASA ATAU TIDAK 2 
@ODHO PUASA TANPA KAFAROH. oo... menanam ena 


F0080. Aadha Puasa Dan Fidyah..............»ooooo oo ee 


3450. 
2442. 
2455. 
2464. 
2471. 
2483. 
2495. 
2703. 
2746. 
3160. 


3376. 
3429. 
3482. 
3498. 
3515. 
3729. 
3859. 
4143. 
4472. 
4542. 
4543. 


MEMBAYAR FIDYAH DI LUAR BULAN RAMADHAN ... 
BOLEHKAH IBU HAMIL PUASA RAMADHAN SEBULAN PENUH ?P......oocoo momo. mna 


HUKUM MEMASUKKAN SEPARUH HASYAFAH PADA FARJI ISTERI KETIKA PUASA 


'DILIPAT GANDAKAN NILAI GANJARAN DAN DOSA DI BULAN ROMADHON.......o.oooooooco.co.mo.mo.m. 


SAHUR JAM 12 MALAM SUDAH MULAI MENDAPAT KESUNAHAN SAHUR........ooo..ommomm 
GADHA PUASA KARENA RAGU... coco. nana AT. 
JIMA' SAAT AODHO PUASA ROMADHON TIDAK WAJIB KAFFAROT oo... mmm 
CARA MENG-0ODLO PUASA RAMADHAN YANG TIDAK DIKETAHUI JUMLAHNYA........ oom 
HUKUM MEMBATALKAN PUASA RAMADHAN TANPA UDZUR 205 
HUKUM TERKAIT WANITA HAMIL DI BULAN ROMADHON..........o coment anne 
HUKUM MENGOODHO PUASA ORANG LAIN YANG MASIH HIDUP...» como momen 
MUSAFIR JIMA' DI SIANG PUASA ROMADHON ... 
HUKUM PEMANASAN JIMA' SAAT PUASA... 


4' “PUASA:SUNNAH,. Sentani nia matan bni an Ka samaan aan abad na aan an ananda ia aa bab 


0232. 
0218. 
0120. 
0588. 
3267. 
0406. 
0554. 
0757. 
4347. 
1532. 
1926. 
4568. 
2010. 


PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN........... oom mmm 
PUASA TENGAH BULAN (AYYAMUL BIDH ).....oooooo#o#oW#o##ommennnnnnnnnnnnnnnnnnannnannlnnn mna 
Kedudukan Puasa Daud...........ooo.m. 
Fadhilah Puasa Dawud dan Puasa Senin Kamis 


PUASA 'ASYURO TRADISI JAHILIYYAH ?... 
Puasa Rajab Menurut Ulama Madzahib al-Arba'ah 
PUASA AROFAH DAN TARWIYAH BESERTA FADHILAHNYA........ooooo oom 
PUASA AROFAH MENGHAPUS DOSA-DOSA KECIL ?................. ina 
PUASA SEPULUH HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH........o oom ena 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


2294. HARUSKAH ISTRI IZIN PUASA SUNAH SAAT SUAMI DI LUAR KOTA... 2300 
F0027. Puasa Dan Keutamaan Rajab............ooo oom. mom 2301 
F0095. PUASA SUNNAH 6 Hari Bulan SYAWAL.....o.ooooocooooo oo oWmmnaneneneneenannanaaa 2303 
2645. HUKUM MEMBATALKAN PUASA SUNAH...o.o.oooorco oom 2305 
3377. PUASA DI HARI KELAHIRAN... mom mnnennannennnnnnannnnnnannnannannnnnananaa 2306 
3610. BOLEH NIAT PUASA SUNAH SETELAH TERBIT FAJAR....o.oooooooooooo oo moomwa 2306 
5 F0068. 33 PERMASALAHAN SEPUTAR PUASA... naa 2307 
6 0171. Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya Makruh 2? om 2319 
7 0104. Puasa Setahun Penuh ( Dah Ja... oom nana 2320 
8 0110. Menggabungkan Niat Puasa...» oom nana 2321 
9 0113. Air Tertelan Saat BerkuUMUrT..........»oooooWo. oo. 2322 
10 0222. PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA... one 2323 
11 0236. Cicip masakan dikala puaSa................ooo.o.mo oom 2324 
12 0247. Suntik dan infus saat berpuasa.............oooooo oom. momen 2324 
13: 0250. RAHASIA PUASA... enno ena nebaa Bebek bamboo bon aaaa 2326 
14 0274. @odho puasa untuk Mayit alMarhum atau alMarhumah..............oo. oom ooaaa 2329 
15 0277. OBAT ANTI HAIDH DAN PUASA RAMADHAN... ena nana 2329 
16 0292. Berpuasa namun berjunub..........Wooo om nana 2332 
17 0296. Manfaat puasa bagi kesehatan............... oo oom 2332 
18 0300. PUASA : Waktu Imsak Sebelum Adzan Shubuh........... oo. oom 2333 
19 0320. SUNTIK DAN BERPUASA......o.o. ion nana nana 2335 
20 0332. PUASA : Menelan ludah sewaktu berpuasa.................o.o oo. 2337 
21 0421. HUKUM PUASA PATI GENI DAN TIRAKAT oi... 2338 
22 0462. PUASA: Yang Boleh Meninggalkan Puasa Secara Syari'ah...............ooooo. oom 2341 
23 0700. Keharaman Berpuasa DI HARI TASYRI@.........oooooo oo Woman 2343 
24 0737. Makan Sahur Saat Sudah Subuh............. oom nana 2345 
25 1112. PUASA KELUAR MANI KARENA NONTON FILM... one 2346 
26 1667. Puasa dan Shalat orang yang bepergian ke daerah beda waktu................n. oo 2347 
27 1973. CARA PUASA DAN SHALAT ASTRONOT DI LUAR ANGKASA... inna 2348 
28 1674. SEPUTAR PUASA TANGGAL 16 SYA'BAN KE ATAS... mina 2349 
29 1712. BATAS RONGGA HIDUNG YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA... oem 2351 
30 1714. HAID DI SAAT BERPUASA........oo. one nana 2354 
31 1717. MENYEGERAKAN BERBUKA DENGAN SENGGAMA Pa nenen 2355 
32 1748. MENGHIRUP INHALER, APAKAH MEMBATALKAN PUASA ? in. 2356 
33 1749. APAKAH SAHUR DAN SIHIR BERASAL DARI AKAR KATA YANG SAMA ?............. 2357 
34 1825. BERBUKA PUASA SEBELUM MASUK WAKTU MAGHRIB......... oo 2358 
35 F0060. Antara Nafsu, Akal Dan Puasa... moon 2360 
36 F0078. KEBERKAHAN MAKAN SAHUR......o... oo 2362 
37 2462. MENGGABUNGKAN NIAT PUASA... nana 2363 
38 2470. HUKUM BERBUKA SEBELUM WAKTUNYA KARENA MENGIRA TELAH TIBA 
WAKTUNYA: Bio mah anna sana edan ennanha tnpa senin bea an eia ahaha aran nana ana gah nan anak metan 2364 
39 2474. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA... one 2365 
40 2485. HUKUM MENCIUM SAAT PUASA... oi 2365 
41 2492. MENELAN LUDAH SAAT BERPUASA..........o oom nana 2366 
42 2493. MUNTAH KARENA BATUK BATALKAH PUASA Pi... mna 2367 
43 2560. HUKUM BERKUMUR SAATBERWUDHU KETIKA BERPUASA.....i.. enam 2367 
44 2575. KETENTUAN BERPUASA PADA HARI JUM'AT... 2368 
45 2655. HUKUM MENELAN DAHAK SAAT BERPUASA..... eomma 2369 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 32 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


46 
47 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 


BAB 9 


D0 NO OB ON 


2739. KEMASUKAN AIR MANDI JINABAT YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA............ 2371 
2743. PUASA : SOLUSI JIKA MENELAN BENANG SEPARUH DI PERUT SEPARUH DI 
AA en aa PN EA SN Dn na Me an NA AN PPn ri 2372 
2747. MIMPI BASAH (IKHTILAM ) SAAT BERPUASA.....o.ooo om Woman 2372 
2774. HUKUM MEROKOK KETIKA BERPUASA........... oo oma 2373 
2977. KOTORAN MASUK KEMBALI SAAT BERAK, SAHKAH PUASANYA Po... 2374 
3030. HUKUM KESURUPAN DALAM PUASA DAN PERWALIAN NIKAH. oom mmm 2375 
3051. TERNYATA BERBEKAM TIDAK MEMBATALKAN PUASA...» oom. 2377 
3059. SAAT PUASA MENELAN LUDAH YANG ADA DI BIBIR ?...........ooo oo. man 2378 
3095. PUASA NADZAR YANG TERTUNDA... mmm 2378 
3145. BEBERAPA LAFADZ NIAT PUASA SUNNAH DAN WAJIB DALAM SETAHUN.......... 2379 
3364. DOA KETIKA BERBUKA PUASA.........o.oco.ocoWo mm mo mmm 2381 
3365. HAL-HAL YANG DAPAT MENGGUGURKAN PAHALA PUASA... mmm. 2387 
3396. HUKUM BEKAM KETIKA PUASA... mom mma 2392 
4371. PAHALA PUASA DITANGGUNG ALLOH SENDIRI... mma 2396 
4425. PUASA MEMBERI SYAFA'AT DI HARI @IYAMAT PL... oom 2397 
HISAB::RUKYAT. 55an ma banana BAN Aa NA 2398 
0007. Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya...» oo oom 2398 
0243. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ?.........»o.oooooo oo oom 2401 
1701. PENETAPAN 1 Ramadhan 1433 H...........ooooooooooennnennnn ena 2402 
0367. Menentukan Awal Ramadhan...» Women 2406 
1080. PENANGGALAN BULAN HIJRIYAH........ oo. ennen tenant ea 2408 
1698. PENETAPAN TAHUN HIJRIYAH.......o.ooooo oma 2410 
F0023. MENYONGSONG OIBLAT DAY TANGGAL 28 MEI 2011 M......... oom nenen 2411 
0136. Gerhana Bulan Total..........ooooooo oom ena 2412 
HAJI 2416 
0200. BADAL HAJI H5 ae san aan anne nan an aan 2416 
0240. MENGHAJIKAN ORANG MISKIN...» mm Wanna 2418 
0439. BOLEH BERANGKAT HAJI TANPA SUAMI......ooooocooWoWo mmm Wanna 2419 
0502. BOLEHKAH MEMBAYAR DAM HAJI DI INDONESIA...» mom Wan 2420 
0597. TEORI DASAR TENTANG HAJI DAN UMROH...» mmm 2421 
0617. Melempar jumroh dengan batu mustakmal ( telah digunakan )..........oo 2430 
0631. HUKUM ORANG YANG MENINGGAL SAAT PERJALANAN HAJI momo. 2431 
0698. PENGERTIAN HAJI AKBAR... oom 2431 
0882. HUKUM BERHAJI DENGAN UANG PINJAMAN... oo. oom 2434 
1131. MEMANGGIL "HAJI" BAGI YANG BELUM BERHAJL.....oooooW Wo mmm 2434 
1262. WANITA HAID MELAKSANAKAN RUKUN HAJI, SYAH ATAU TIDAK... 2435 
1346-: ARISAN'HAJI Hei banana iman ma kam mn hamka enam ana 2436 
1842. HARTA YANG WAJIB DIJUAL UNTUK BIAYA NAIK HAJI... Wo. mma 2437 
1882. HUKUM PELAKSANAAN SA'I MELALUI ESKALATOR TANPA BERJALAN KAKI..... 2440 
1999. HUKUM MENUNAIKAN IBADAH HAJI DENGAN UNDIAN........ooocoWo mm mmm 2441 
2000. HUKUM MEMBACA TALBIYAH DI SELAIN IHRAM...........o. oom 2442 
2148. WAJIB JUAL TANAH UNTUK ONGKOS NAIK HAJIL........... oom 2444 
2602. HADITS : HARAM NIKAH DAN MENIKAHKAN SAAT IHRAM...........o. oo Woman 2445 
2607. ONGKOS NAIK HAJI WNI DAN UJROH MITSIL BIAYA HAJI SEBAGAI SYARAT 
Nu ana aa Ann At Pn PAN Pn AN en NAN DIN PE PAP NT 2446 
2629. KASUS KETIKA ADA RUKUN HAJI YANG TERTINGGAL Poco. mm mma 2447 
2668. NAIK HAJI DENGAN KENDARAAN PESAWAT GHOSOB..........oooooo Woman 2449 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 33 | 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 


46 
47 


2784. HUKUM THAWAF DI ATAS JEMBATAN DI MASJIDIL HARAM......... oo. 2450 
2792. HUKUM HAJI DENGAN UANG HARAM ATAU SYUBHAT.....oo.oooooWo om mmm 2451 
2936. HUKUM BADAL HAJI UNTUK DUA ORANG ATAU LEBIH... maan 2452 
2939. KEUTAMAAN ORANG YANG BARU PULANG DARI MENUNAIKAN HAJI... 2453 
2940. ADAB KETIKA ZIARAH MAKAM ROSULULLAH......i.o.oo.m mmm 2453 
2962. HUKUM MENGHAJIKAN ORANG GILA... om. Woman 2454 
3002. HUKUM MEMBAWA BATU TANAH HARAM KE TANAH AIR BUMI HALAL... 2455 
3120. HUKUM MEMAKAI PAKAIAN IHROM SELAIN WARNA PUTIH... maan 2456 
3122. SAHKAH TKI DI ARAB SAUDI MELAKSANAKAN HAJI 2... mma 2458 
3162. CARA TAHALUL BAGI ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI RAMBUT (BOTAK)...... 2458 
3170. BURUNG TIDAK DAPAT MELINTAS DI ATAS KA'BAH 2... Woman 2460 
3534. HAJI MENINGGAL SAAT SA"! WAJIBKAH MEMBAYAR DAM Pcoccoo mena 2461 
3573. JIKA KITA HADATS KETIKA THOWAF oo... oo mna 2462 
3621. NAIK JABAL RAHMAH DAN BERDO'A DI SANA...» oo. oom meminimalkan 2463 
3676. TERNYATA SEMUA NABI MELAKSANAKAN IBADAH HAJI...» oo maan 2464 
3790. HUKUM HAJI BERKALI-KALI (BERULANG-ULANG). .....o.oooWo mmm 2465 
3861..PERIHAL.BADAL UMROH. senen ena eneng 2468 
4006. HUKUM WANITA DALAM MASA IDDAH MENUNAIKAN IBADAH HAJI... 2470 
4107. MEMAKAI MINYAK WANGI/PEWANGI SEBELUM IHROM..ooooo om mma 2471 
4269. HUKUM MELAKUKAN UMROH SEBELUM NAIK HAJI YANG WAJIB... 2473 
4276. HUKUM MENDAHULUKAN MENIKAH DARIPADA HAJI...» mmm JW 2474 
4361. PENJELASAN SEPUTAR MIOGOT ZAMANI. oo... oo oom maan 2476 
4503. KESUNNAHAN MENGANTAR ORANG PERGI HAJI DAN TITIP DO'A. oom 2478 
4504. HUKUM THOWAF MEMAKAI KENDARAAN / KURSI / SEPATU RODA LISTRIK ( 
SEGWAY je AA ba bean AN Kama anna ain Nan nian aa ana N an aan ea RAN aN akan Rena enam an Nai nata Rana 2479 
4519. JIKA SAAT HAJI MEMBUNUH HEWAN YANG TIDAK ADA PERSAMAANNYA.......... 2481 
4529. HUKUM MAKAN SAAT THOWAF oi... mmnnnnnananannnnnnnnnannnnnllnlannnnnnNa 2482 
MU'AMALAH 2486 
JUAL-BELI Sen Sa an aan ana 2486 
0049. Jual Beli dengan Sistem Kredit... oma 2486 
0063. Transaksi Jual Beli Secara Online.................oooooo.oo Woo 2489 
0076. Jual Beli Kucing, Ular dan Tokek...» oom om oom 2492 
0089. Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal..................ooooooo.o Wo oom 2493 
0111. Jual Beli Saat Khutbah Jum'at... nan 2495 
0178. Jual Belinya Anak: Kelik 1. ie senin nan aan aan aan lan naa aja 2498 
0530. AKAD JUAL BELI KETIKA MAKAN DI WARUNG MAKAN (WARTEG).......ooo mma 2499 
0570. HUKUM AOAD TRANSAKSI JUAL BELI ORANG BUTA... momen 2500 
0686. HUKUM JUAL BELI BAGI ORANG BUTA... mmm aan 2501 
0802. JUAL BELI DENGAN SISTEM UANG MUKA...» oom 2503 
0941: JUAL BELI ASI. en anh an manage mmm banana laman nahan mama na 2506 
0950. PRAKTEK JUAL BELI TANPA AKAD...........ooooooo mna 2508 
0971. HUKUM JUAL BELI JANGKRIK........o. oom 2509 
1082: JUAL BELI:DENGAN:SYARA Ti ea ab agama ana gen aah anna 2510 
1097. BOLEHKAH WAKIL MENGAMBIL KEUNTUNGAN LEBIH Poo mmm 2511 
1133. BUYU' : MENJUAL PELANGGAN... oom 2512 
1138. HUKUM'JUAL-BELI PULSA ii tega nana Seakan nana Wigan 2513 
1156. BUYU! :'BAI' BIL MU'ATH OH. on ana in ahaa manula aan ana au ana aha maan 2514 
1194. JUAL BELI DENGAN NON MUSLIM... momen aan 2515 
1293. UANG SISA PEMBELIAN YANG BELUM DIBAYAR. oma 2516 
1366. HUKUM JUAL BELI IKAN DALAM KOLAM... oom naa 2517 
1380. JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG... oom anna 2517 
1381. JUAL BELI DENGAN KUPON BERHADIAH oom nana 2518 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 34 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1417. 
1440. 
1444. 
1451. 
1522. 
1596. 
1631. 
1671. 
1693 
1747. 
1809. 
1858 
2059. 
2132. 
2277. 
2298. 
2323. 
2350. 
2496. 
2515. 
2529. 
2546. 
2548. 
2569. 
2583. 
2595. 
2642. 
2647. 
2694. 
2705. 
2749. 
2821. 
2889. 
2943. 
2944. 
2985. 
3034. 
2998. 
3012. 
3210. 
3001. 
3045. 
3141. 
3154. 
3158. 
3165. 
3242. 
3469. 
3540. 
3585. 
3592. 
3689. 
3757. 
3850. 
3852. 
3891. 
3892. 
3955. 
3996. 
4019. 
4020. 
4030. 
4484. 


. MENGENAI AKAD JUAL BELI ( TEMAN SEBAGAI MUSYTARI ) oom 2525 


HUKUM TUKAR MENUKAR UANG BERSELISIH NOMINAL............ . 2526 
HUKUM PEMBERIAN BARANG YANG DIBELI DARI HASIL TOGEL... oma 2527 


. SETELAH JUAL-BELI, BARU TAHU BARANG CURIAN DI KEMUDIAN HARI.......Wooomom om 2528 


Hukum Jual Beli Buah Buahan Yang Masih Terpendam Di Tanah.... 
Menjual kitab atau Algur'an kepada orang kafir... 2532 
DUA HARGA DALAM SATU TRANSAKSI..........oooooooo.mommmmnn nana 2533 


UCAPAN TERIMA KASIH BUKANLAH BENTUK IJAB GOBUL DALAM JUAL- BELI aa 
HUKUM MENJUAL MOTOR PADA BANK PERKREDITAN........ocooo. oma 2543 


HUKUM MENJUAL BARANG YANG MASIH DISEWAKAN............ 

MUAMALAH JUAL-BELI DENGAN PELACUR PSK WTS........ooooo oom 2581 
TIDAK MEMBERIKAN UANG KEMBALIAN JUAL-BELI... ena 2582 
STATUS ANAK POHON YANG TUMBUH SETELAH POHONNYA TERJUAL... an 
HUKUM MENJUAL PERNAK-PERNIK HARI RAYA NON MUSLIM...» nana 2584 
HUKUM JUAL BELI SAHAM... nenen anna 2584 


MEMBEBASKAN ATAU MENSHODAGOHKAN HUTANG TANPA IAROR. ing 
HUKUM JUAL BELI JIN... om enannnennnnnnn en nnannnnnenanna 2600 
JAMAN SEKARANG MEMBELI BUDAK Boom 2601 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 35 | 


4567. HUKUM JUAL BELI KULIT PADI. .....oorooooooco.Wo.Wo.ooocoomoWoWmmnnnanenannnnnnnannennananannananaa 2602 

2 3663. FIOIH MU'AMALAH : PEMBAGIAN AKAD..... dee 2603 
3 0031. Hutang (Modal ) Dibayar Dengan Barang Setelah Panen.............. oom 2604 
4 1862. HUTANG PIUTANG DAN PENGARUH KURS... 2609 
5 0133. Uang Damai Saat Dirazia PoliSi...............»..o oom 2609 
6 0135. Kerjasama Pengembangan Ternak ( Gaduh )........»..ooo oom 2612 
7 0170. Menjadi PNS Dengan Suap... oo. om nana 2614 
8 0276. SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK... nan 2616 
9 0287. MUAMALAT : MODAL PINJAM DARI BANK... ear ena 2622 
10 0329. PEMINTA DAN PENGAMEN DIANTARA REALITAS KEHIDUPAN...» oma 2625 
11 0371. BARANG TEMUAN ( LUGOTHOH ).....o. one anna 2627 
12 0423. TIPS : PATAHKAN BELENGGU HUTANG...» om nana 2628 
13 0447. IMBALAN MENGOBATI ORANG SAKIT DENGAN DOA DAN AYAT AL-AUR'AN...... 2632 
14: :0451- UANG HASIL NGAMEN (ar bian ia ian an Make nun agan ah aan ana 2633 
15 0459. MUAMALAH : Menabung di Bank...» oom nana 2634 
16 0461. HUKUM ISTRI MENGHIBAHKAN UANG TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI............ 2639 
17 0474. Halalkah Gaji PNS Dari Kas Negara APBN atau APBD?............... oo. oo ennnnaann 2640 
18 0475. HUKUM DAI "PASANG TARIF... Women nana 2641 
19 0480. HUKUM PENDAPATAN ARTIS... oo. on nana 2643 
20 0516. MU'AMALAH : HUKUM ARISAN...» 2645 
21 0569. MEMBUAT SPJ / KWITANSI PALSU (TIDAK SESUAI )........o oo ena 2646 
22 0623. Memanfaatkan Barang GADAIAN.............oio ie 2647 
23 0630. HUKUM MENGAMBIL KOPI YANG JATUH DI PEKARANGAN ORANG.......een oo... 2648 
24 0664. Mengambil JAMUR di Tanah Orang...» momen 2649 
25 0797. Kewajiban Bawahan Kepada Atasan...............o.o mmm nana 2650 
26 0878. HUKUM PERLOMBAAN BERHADIAH...........o one naa 2650 
27 0947. HUKUM MENYEWAKAN POHON UNTUK DIAMBIL BUAHNYA. no. menanam 2651 
28 1010. PEMBAYARAN HUTANG DENGAN UANG HARAM... meanan naa 2652 
29 1117. MENJUAL JASA YANG DIBENARKAN DALAM ISLAM... oom ena 2653 
30 1129. BARANG PEMBERIAAN BOLEHKAH DIALIHKAN....... oo 2654 
31 1207. HUKUM MENJADI PENGACARA... ee nana 2655 
32 1251. MELAMAR PEKERJAAN APAKAH TERMASUK MAKSIAT LISAN......... one 2655 
33 1286. MBAYAR HUTANG ORANG YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA.............. 2658 
34 1324. MACAM-MACAM SYIRKAH....d.o oo eeennnnnnnnnnnnnnannan 2658 
35 1339. HUKUM ASURANSI JIWA...» io. nana 2660 
36 1406. STATUS UANG PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN KEMAKSIATAN................ 2662 
37 1438. SEPUTAR UANG PENSIUNAN...» nana 2663 
38 1446. BARANG TEMUAN (BARANG REMEH)........ oi one nana 2665 
39 1469. SEPUTAR RISYWAH (SUAP)......... oom nana 2666 
40 1499. MUAMALAH : AKAD ANTARA PELANGGAN DAN PLN... Woman 2667 
41 1643. BUKA USAHA PENGGILINGAN YANG MENIMBULKAN KEBISINGAN. na 2669 
42 1841. HUKUM MAKELAR / JASA PERANTARA....... ino naa 2670 
43 1890. HUKUM BEKERJA KEPADA NON MUSLIM... men nnnnnnnnnnnnnnnnnanan 2671 
44 1911. HUKUM MEMINJAM UANG ORGANISASI UNTUK KEPENTINGAN PRIBAD.:............ 2673 
45 2220. BOLEHKAH MAUHUB DIGUNAKAN UNTUK SELAIN YANG DISEBUT PEMBERI.... 2674 
46 2227. HUKUM BISNIS MLM | MULTI LEVEL MARKETING Joo men nnnnnnnnnnannanan 2676 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 36 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


65 
66 
67 
68 


69 
70 
71 
72 


73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 


84 
85 
86 
87 
88 
89 


2246. HUKUM BERPROFESI SEBAGAI PELAWAK.o.oooo.oooooooooooooooooo.cooooooooo 2682 
2269. HUKUM BERPROFESI SEBAGAI TUKANG BEKAM. c.ooooooooooocooocoooooooooooooooo 2685 
2274. PROFESI TUKANG GURAH VAGINA BOLEHKAH D.eoooooooooooccoocooooooooooooooo 2687 
2272. MACAM-MACAM RIBA.coooooooooooooocooooocooocooWoWcoWoWoWo WWW maen 2688 
2332. STATUS HARTA YANG TERBAWA BANJIR..oooooooocoooooooocooooooooooooooooooo 2689 
2357. HALALNYA UANG TIPS DARI HOTEL DLL UNTUK SOPIR...oooooooooocoooooooooooooo 2690 
2367. BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TANAH sooooooooooooocoooooooooocooooooooo 2691 
2382. SAHKAH MUAMALAH DENGAN PENJUDI D.eerooooocoooooooooooooooooo.coooooooo 2692 
2399. JUAL-BELI HASIL PERTAMBANGAN LIAR..oooooooooocoooooooocooooooWoooooooooo 2692 
2420. HUKUM GANTI RUGI BARANG ...o.ooooooooocooooocoooooocoooooooooooWooooooooooo. 2693 
2435. HUKUM PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DENGAN UANG moeeoooooccoooo oo 2694 
2436. HUKUM MENGHUTANGI UANG DENGAN SYARAT DIKEMBALIKAN BARANG....... 2695 
2500. GAJI TKI ILEGAL HARAMKAH 2 eooooooooocoooocoooco.Woooooooo oom 2696 
2520. HUKUM MENERIMA GAJI PNS.ooo.oooooooooocoooocooooo.Woooooooooooooooooooooo 2697 
2581. RIBAKAH HUTANG DENGAN JANJI MENGEMBALIKAN LEBIH BANYAK ?............ 2698 
2673. KETIKA CABANG POHON MENJALAR PADA PEKARANGAN TETANGGA.............. 2699 
2723. HUKUM MENYEWAKAN KENDARAAN...oooooooooooooo.cooooooooooooo oom 2700 
2861. HUKUM MAKAN DI ASRAMA / WARUNG DENGAN BAYAR PERBULAN 

2702 
2870. HUKUM MENGGADAIKAN LAHAN PARKIR JALAN RAYA...oooocooooocoooooooooooo 2705 
2934. HUKUM TARIF JASA PARKIR TIDAK SESUAI KARCIS.....oo.oooocoooooooooooooooooo 2705 
2956. HUKUM MENGAMBIL BURUNG DI POHON ORANG..oooo.ooooocooooooo.cooooooooooo 2706 
3023. HUKUM MENENTUKAN KEUNTUNGAN TERTENTU ( MISAL 1 JUTA ) DALAM 

Ae an anna 2707 
3038. HUKUM MENGAMBIL KEMBALI HIBAH YANG TELAH DIBERIKAN..o.oooooooooooo. 2707 
3127. HUKUM MEMINTA KEMBALI BARANG YANG SUDAH DIBERIKAN ..ooooooocoooo oo. 2709 
3041. AKADNYA KONTRAKTOR....oooo.oooooooooooocooocoooococooooocooocooooooooo 2711 
3146. HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS LEMBAGA UNTUK KEPENTINGAN 

Naa aa NA SANA Aan 2712 
3159. SYARAT PENGURUS PANTI ASUHAN MENGGUNAKAN UANG PANTI coe..oooocoo 2714 
3187. HUKUM MENGANTAR MAJIKAN NON MUSLIM KEBAKTIAN DI GEREJA............... 2718 
3188. HUKUM MENYEWAKAN BARANG YANG DISEWA.m.ooooooooocoooooooooooooooooooooooo 2719 
3191. SENGKETA TANAH DIKLAIM HIBAH.oooooocooooooooooooooooooo.Woooocooo 2720 
3225. HUKUM KANDANG HEWAN MENGGANGGU TETANGGA..oooooooooooocooocooooooo. 2721 
3233. HUKUM UANG HALAL YANG BERCAMPUR DENGAN UANG HARAM.moorooocoo. 2723 
3264. PEKERJAAN PALING AFDHOL...oooooooocooooocooooooo.coooooooo.Wooocooooo 2723 
3317. WAKILNYA WAKIL DAN UPAH BAGI WAKIL..ooooooooocooocooo.cooooWooooooooo 2724 
3344. HUKUM MENJADI PNS DENGAN SUAP DAN STATUS GAJINYA..c.ooocooooooooooo 2725 
3362. MENGELOLA HARTA SESUAI TUNTUNAN SYARI'AT m.ooo.ooooooooooocoocoocoooooo 2727 
3397. PENGHASILAN DARI JUAL BELI ANJING, UPAH PELACURAN DAN UPAH 
An An na ae aa Tana 2729 
3424. HUKUM MENJADI PROGRAMER PERUSAHAAN FINANSIAL RIBA..ooooooocoooooooo. 2732 
3443. PEMBERIAN HARUS DIGUNAKAN SESUAI TUJUAN PEMBERI D..ooooooooooooooo 2735 
3507. UANG JASA PARKIR...oooooooooooooooocoooooooocooocoocooocooWoooWoooo oo 2735 
3614. MENERIMA PEMBAYARAN HUTANG DARI UANG HARAM ..oooroooooocooooooooo 2736 
3624. HUKUM MENYAMARATAKAN PEMBERIAN KEPADA ANAK.oooooooocooocooooooo 2736 
3653. HUKUM MENJADI TUKANG SAPU GEREJA..ooooooooocooooooooocoooooocoooooooooooo 2738 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


90 3712. SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS RUSAKNYA BARANG 
PINJAMANG Se ie bean nga mam ata mena an na 2739 
91 3783. DAMPAK AGAD MU'AMALAH FASIDAH (TRANSAKSI YANG RUSAK)... 2742 
92 3789. HUKUM MENERIMA UANG KARENA TERKENAL SAKTI HASIL EFEK 
BERBOHONG weni nana mann ian ema aen em anna Pemai kaa em enba kanana 2743 
93 3806. CARA PENGEMBALIAN HUTANG YANG LAMA BELUM DIBAYAR......o..oooomomomo 2744 
94 3839. STATUS UANG PENDAFTARAN SANTRI YANG TIDAK JADI MASUK PONDOK 
PESANTREN ee ban aa As RA EA Aan 2746 
95 3846. STATUS UANG JASA PARKIR... mm Wanna 2747 
96 3858. MUSAGOH SELAIN KURMA DAN ANGGUR... oo. oma 2748 
97 3864. HUKUM GAJI PEGAWAI YANG SERING ABSEN........oooooWo mm .Wo.mW omah 2750 
98 3865. HUKUM ORANG TUA MEMAKAN HARTA ANAKNYA oo... momen 2751 
99 4037. HUKUM MENGAMBIL BUAH DARI TANAMAN MILIK PEMERINTAH (UMUM )........ 2752 
100 4058. HUKUM MENYITA BARANG KARENA TIDAK BISA BAYAR HUTANG... 2753 
101 4114. PENGERTIAN HAGOUL ADAMI.......oooooooo mma 2754 
102 4192. MENGAMBIL TANAH ORANG LAIN... mma 2754 
103 4196. YANG BERTANGUNG JAWAB ATAS RUSAKNYA BARANG SEWAAN......i..coo.om 2756 
104 4274. HUKUM MENABUNG UANG... mmm mna 2757 
105 4292. BOLEHKAH ORANG KAYA BERHUTANG Pc... Wo mmm. 2758 
106 4365. HUKUM MENANAM POHON DI TANAH ORANG LAIN TANPA IJIN... oom 2759 
107 4478. STATUS BUAH DARI POHON TANAH YANG DIKONTRAKKAN (DISEWAKAN)....... 2760 
108 4496. STATUS HUKUM UANG ADMINISTRASI ARISAN UNTUK PENGELOLA... 2762 
109 4507. AKAD DALAM USAHA BORDIR PAKAIAN.........o.oco. om mm Wanna 2762 
110 4558. HUKUM MEMANFA'ATKAN PASIR DI PINGGIR LAUT... mon 2763 
BAB 11 MUNAKAHAT 2166 
1: PRA NIKAH ie be Baal inna ama ia ala Tina nga aa naa 2766 
3833. NIAT DAN 'AZAM YANG BAIK SEBELUM MENIKAH... mmm 2766 
0548... HUkUM' Meni Kah: bei minim bnen aaandan salaan nanang anna hannanukn badan 2767 
2730. TATA CARA DAN BACAAN SAAT MELAMAR UNTUK DINIKAH.......oooo mena 2768 
3366. NIKAH MENYEMPURNAKAN SEPARUH AGAMA ? oi... 2769 
0022. Hukum Menikahi Wanita Hamil............... oo ee 2770 
0036. Tidak Menikah Karena Penyakit... oo oom. 2773 
0043. Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya...» oom oom 2775 
2467: PERIHAL, WALIMUJBIR anna nm basa am aa ka san aa 27717 
0707: HUKUM NIKAH PAKSA ii ena sem nun nama anak samaran tag aa 2778 
4041. HAK MENIKAHKAN PAKSA BAGI ORANG TUA (WALI MUJBIR)....ooooooWooomomommnnna 2779 
0083. Menikah Beda Agama... eomma enam kaan ana nina nina 2782 
0094. Batas Usia Minimal Nikah... ee 2784 
0106. Hukum Nikah Mut'ah ( Kawin Kontrak ).........oooo.o.ooWmommmmnn nan 2785 
0194. MENIKAH DENGAN ORANG YANG PUNYA MASA LALU KELAM. mo... enennnnnnnnnaan 2788 
0267. Antara "KHITBAH" dan PACARAN...» oom 2789 
0299. Detail “MAhTrOM" oo. ea ena 2791 
0503. ANAK MANTAN ISTRI, TETAP MAHROM KAH PP...” momo. 2793 
0537. Melamar Wanita yang Telah DilaMaF...........oooooooo Woman 2795 
1540. BOLEHKAH WANITA MEMINANG LAKI-LAKI... nana 2796 
1106. LARANGAN MEMINANG SEORANG WANITA YANG TELAH DIPINANG ORANG LAIN... 2796 
0576. HUKUM MENIKAH DENGAN KHUNTSA MUSYKIL (WARIA) oom 2797 
0585. BATASAN KUFU' DALAM NIKAH... 2798 
0682. Status Hadiah Saat Khitbah...................»oooo.o.oo.moommme aan 2799 
0743. MENIKAH DENGAN SAUDARA TIRI... oom 2801 
0969. BOLEHKAH MENOLAK PERJODOHAN DARI ORANG TUA Pe... mm nana 2802 
1168. BOLEHKAH SEORANG SYARIFAH MENIKAH DENGAN BUKAN KETURUNAN NABI... mm 2803 
1226. MENIKAH DALAM KEADAAN BELUM MAPAN... nana 2809 
1313. ANAK HASIL ZINA DI NIKAHI BAPAKNYA (YANG MENZINAHI IBUNYA).......o. oom ennennan 2809 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 38 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1415. MAHRAM SEBAB SUSUAN (RODHO?)........ooo ea .... 2810 
1432. NIKAHILAH WANITA KARENA DAN DEMI AGAMA. 2811 


1636. MERTUA MENIKAHI MANTAN MENANTU DARI ANAK TIRI 2812 
1850. HUKUM FOTO PRA WEDDING... 1 2813 
1917. ALASAN KEMAKRUHAN MENIKAHI SEPUPU 2813 
2029. BATASAN WANITA JANDA DAN PERAWAN MENURUT FIOH.......oo oo mmm 2816 
2415. LEBIH UTAMA MENIKAHI PERAWAN ATAU JANDA ?.. tag .... 2817 
F0075. Janji Allah Bagi Orang Yang Akan Menikah...» momoka 2818 
F0106. Seperti Apa Wanita Yang Ideal Untuk Dinikahi ?........o...o.oooooo.oWom Women 2820 
2513. MEMILIH MENIKAHI LELAKI FASIG KARENA SULIT CARI JODOH.... .... 2821 
2555. 2823 
2617. 2823 
2735. .. 2824 
2745. 2825 
2842. 2826 
2900. .. 2827 
2927. 2828 
3008. 2828 
3043. .. 2830 
3061. 2830 
3138. 2832 
3142. .. 2833 
3143. 2834 
3169. 2835 
3254. .. 2836 
3416. 2837 


3688. 2838 
3805. ANAK TIRI MENIKAH DENGAN KAKEK TIRI BOLEHKAH ?............. .... 2841 
3877. HUKUM WASIAT ORANG TUA AGAR ANAKNYA MENIKAHI SI ANU...» oma 2842 
3898. HUKUM MENIKAH DENGAN ANAKNYA PAMAN.....e room nenen 2843 
3953. BOLEHKAH MENIKAH DENGAN PAMAN Po... mmm ... 2843 
4013. WANITA BOLEH MENYATAKAN CINTA KEPADA LAKI-LAKI UNTUK DINIKAHI........» oom. 2844 
4016. TERNYATA BERPAHALA MENJODOHKAN SESEORANG ?.......oocoomo Women 2845 
4219. .. 2846 
4488. 2847 


4493. 2849 


0082. 
0092. 
0152. Mengikuti Daud Ad-Dzohiri Nikah Tanpa Wali Dan Saksi 
2538. SYARAT-SYARAT MENJADI SAKSI NIKAH 
0164. Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab.... . 
0191. ADAKAH ULAMA YANG MEMBOLEHKAN NIKAH TANPA SAKS 
0344. PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF oo. oom 
3456. STATUS PERNIKAHAN PASUTRI NON MUSLIM YANG MASUK ISLAM... an 
0581. NIKAH TANPA WALI KARENA TIDAK ADA ORANG DI SUATU TEMPAT... 2860 
0666. HUKUM MEMPERBAHARUI NIKAH ( TAJDID NIKAH ).....ooooo me ennennnannnnnnanan 2860 
0886. PERNIKAHAN SEBELUM MASUK ISLAM SYAH / TIDAK ?. 

0925. 
1150. 
1307. 
1365. 
4094. 
1377. 
1403. 
1425. 
1445. 
1470. MAS KAWIN BERUPA HAFALAN AL-GUR'AN 
4360. MAS KAWIN BERUPA HAFALAN AL-OUR'AN II... oom 2874 
1563. BOLEHKAH WANITA MENJADI SAKSI DALAM AKAD NIKAH 
1619. 
1621. 
1849. 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 2 ) 


1854. STATUS LAFADZ IJAB GOBUL TIDAK SHORIH...... 
1883. HUKUM PERNIKAHAN DINI / KAWIN GANTUNG 
2064. HUKUM AKAD NIKAH MUHALLIL.....ooooooo mmm nnnann 
2154. SAKSI NIKAH NON MUSLIM 2... 
2160. AKAD NIKAH WANITA BERCADAR SAHKAH ? 
2221. MENGAPA SIGHAT NIKAH MENGGUNAKAN FI'IL MADHI. oom 2891 
2266. BOLEHKAN GOBUL LEBIH DULU DARIPADA IJAB 2... ... 2893 
2276. SYARAT PAKAI ALAT KONTRASEPSI AGAR TIDAK BERKETURUNAN............ooo maan 2894 
2314. PENYEBUTAN MAHAR ALAT-ALAT SHOLAT...» oma 2895 
2315. AOBUL DENGAN KALIMAT "AOBILTU DZAALIK".... 53 ... 2896 
2328. JARAK WAKTU ANTARA IJAB DAN @OBUL........ oom enneeaa aan 2897 
2341: NIKAH'SIGHAR itb mina am ana angan anang anna ajaaa 2898 
2468. LAHN DALAM IJAB-GOBUL .... 2900 
2597. WALI PIKUN MAKA PERWALIAN PINDAH KE WALI AB'AD ( YANG LEBIH JAUH )......oooo oo 2900 
2599. MENIKAH TANPA IJAB - @GOBUL VERSI OKNUM GURU THORI@OH..........oooooo mmm 2902 
2727. Doa Setelah Akad Nikah Dari Mbah Moh. Kholil Bangkalan 
2732. JIKA TERJADI KESALAHAN PENYEBUTAN MAHAR NIKAH 
2761. 
2820. 
2930. 
3017. SALAH MENYEBUT NAMA PENGANTIN KETIKA A@AD NIKAH...» ena 2913 
3386. YANG BERHAK MENIKAHKAN SELAIN HAKIM ADALAH MUHAKAM ee... .... 2914 
3568. CALON SUAMI MENGUCAPKAN SIGHOT @ABUL TAPI TIDAK TAHU ARTINYA... 2915 
3659. JIKA ADA PERBEDAAN WANITA YANG DIMAKSUD OLEH WALI DAN CALON SUAMI oo 2915 
3759. BOLEHKAH ANAK MENJADI WALI NIKAH IBUNYA.. Han it 
3771. SAHKAH ORANG BISU JADI SAKSI NIKAH 2... oom 
3799. HUKUM MENDAHULUKAN MAHAR ATAU MAS KAWIN DARI AKAD NIKAH... oom 2921 
3829. JIKA ISTERI MENINGGAL SEBELUM TERLUNASI MAHARNYA (MAS KAWIN)... 2923 
3860. HUKUM WAKIL-MEWAKILKAN AKAD NIKAH... mna 2924 
3977. WAKIL TIDAK MENYEBUTKAN SIGHOT TAUKIL (MEWAKILKAN AGAD NIKAH)... mom 2925 
3954. HUKUM MENYEBUTKAN MAS KAWIN DALAM AKAD NIKAH...... .... 2926 
3997. IJAB GOBUL NIKAH TIDAK MEMAKAI SHIGOT "ZAWWAJTUKA oo... nenen 2926 
4062. BOLEHKAH 2 KALI A@AD 1 KALI MAHAR ?.....ooooo oom 2927 
4093. HUKUM MENGUBAH NAMA KETIKA AKAD NIKAH .... 2929 
4159. HARUSKAH MEMPELAI PUTERI IKUT HADIR DALAM MAJLIS AKAD NIKAH 2... 2930 

3 WALIMAH ini na na aa hana mama nana 2932 
0432. 
0466. 
0663. 
1164. 
1174. 
1370. 
1472. 
2065. 
2906. 

4 MU'ASYAROH 
0177. Suami Yang Enggan Menafkahi Bathin Istrinya...” 2942 
0192. HUKUM MENGUMPULKAN BEBERAPA ISTRI DALAM SATU RUMAH... Woo. 2944 
0268. ASI, SUAMI DAN HUKUM " RODHO' "oo mma 2946 
0463. BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN... mmm nana 2950 
0675. KAJIAN NIKAH (KITAB U@UDULUJAIN-IMAM NAWAWIE AL BANTANY) BAG IL........... oo. 2953 
0880. Istri Menolak Berhubungan Intim Karena Tidak Dinafkahi............ooooo mom oommaan 2954 
1190. NAFKAH.BATIN TERHADAP'ISTR Ian ii ena nan anna naa aa bana ana 2955 
1191. SEDEKAH TANPA IZIN ORANG TUA ATAU SUAMI. oo... mm mean annnnaaan 2956 
1203. ISTRI MENOLAK AJAKAN SUAMI. oo... oom nan 2960 
1421. SUAMI UDZUR (SAKIT,CACAT) TIDAK MENAFKAHI KELUARGANYA oi... aneh 2961 
1545. BOLEHKAH SUAMI MENGGUNAKAN MAHAR ISTRINYA.....o.oooooom mna 2962 
1581. SEPUTAR:DZIHAR 45 B5 oaei ian entah ana men ba ana an ea knnan dan ada nn emban Kah aaad akan gah Daan anBgka anna da maan adan nga 2963 
1588. SUAMI MELARANG ISTRI MENGAJI ATAU SILATURAHMI 2... mmm 2965 
1604. JIKA ISTRI PEROKOK : WAJIBKAH MEMBERI NAFAGOH ROKOK 2... onta 2967 
1699. MELANGGAR PERINTAH SUAMI UNTUK TIDAK BERMAIN DI DUMAY oo... oma 2967 
1772. HUKUM ISTRI YANG MEMBANGKANG KARENA PENGARUH SIHIR... Women 2968 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 40 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1826. 


APAKAH NIKAH SIRRI WAJIB NAFAGOH 2... mana 


1838. HUKUM PISAH RANJANG DAN MENGGUGURKAN KANDUNGAN... io... 
1897. 
1979. 
2062. 
2143. 
2247. 
2287. 
2375. HUKUM MENJIMAK ISTRI YANG BELUM DILUNASI MAHARNYA........oooo one 
2400. YANG WAJIB MELAKSANAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA SUAMI / ISTRI ?.. ... 2985 
2532. WAJIBKAH NAFAOOH JIKA ISTRI SUKA MELAWAN SUAMI 2... ee 2985 
2534. STATUS KEMAHROMAN DAN NAFAOOH ANAK TIRI...» mnta 2986 
2537. HUKUM MENJIMA' ISTRI SEBELUM MAHAR DIBAYARKAN.............. .... 2990 
2592. DOSAKAH JIKA NIAT BERZINA TAPI TERNYATA DIA ITU ISTRINYA 2... mm mena 2992 
2681. 
2699. 
2822. 
2832. 
3215. 
3309. 
3699. 
3735. 
3851. 
3905. 
3911. 
3914. 
4005. 
4029. 
4104. WAJIBKAH MENAFKAHI ISTRI YANG BELUM DIJIMA' 
4130. KEWAJIBAN SEORANG ISTERI KEPADA SUAMINYA. 
4207. ISTRI BOLEH MENGAMBIL UANG SUAMI TANPA IZIN ? 
4338. 
4531. 
4235. 
4364. 
4537. 

5 FASKHU - THALAG - RUJU' 
F0116. PERCERAIAN ITU HALAL TAPI DIBENCI ALLAH... mm mn nnnnnnannnan 3026 
0011. Thalag Tiga Yang Diingkari Oleh Suami Er . 3027 
0040. Keluar Pada Masa Iddah.................ooooo one 3028 
0038. 
0044. 
0368. 
0504. 
0580. BOLEHKAN ISTRI MENIKAH LAGI, JIKA SUAMINYA GILA. ... 3035 
0620. NIKAH : PERKAWINAN SEDARAH... oom anna 3037 
0755. Murtadnya Suami Istri dan dampaknya terhadap pernikahan.............»..oooo.oWo oma 3038 
1249. PEMBAGIAN HARTA GONO GINI, .......oooo oom 
1252. MASA IDDAH WANITA YANG MELAKUKAN ABORSI 
1337. PENGUCAPAN TALAK SAAT GUYONAN... oom 
1360. GUGATAN CERAI DARI ISTRI (KHULU!).. 
1459. PERBEDAAN FASAKH NIKAH DENGAN THALAG 
1564. SUAMI MENIKAH LAGI SEBELUM HABIS IDDAH ISTRI KE-4 YANG DICERAI.......o..oooooomman 3043 
1576. SUAMI ATAU ISTRI MURTAD, BATALKAH PERNIKAHANNYA.. como 
1626. SYARAT-SYARAT ISTRI BOLEH MENGAJUKAN FASAKH NIKAH 
1661. Mengiyakan Permintaan Cerai IStri.............»oooooooWo oom 
1662. Pengelompokan Thalag Sharih-Kinayah. PER) Pe 
1830. MASA IDDAH BAGI PRIA / SUAMI.........oooooooWoo momo nan 
1853. UCAPAN " LOE GUE END ", APAKAH TERMASUK TALAK ? oom 3050 
1932. NIAT TALAG SEBELUM IJAB @GOBUL..........oooooo mona .... 3051 
1978. KEWAJIBAN ADANYA "IDDAH MESKIPUN ISTRI BELUM DIJIMAS wo... mnenennanan 3051 
2114. 'SYARAT-SYARATRUJU! onani anna an alan Rank nan inna 
2137. TALAO SAAT ISTRI HAMIL.... 


O 2015 www.piss-ktb.com 


2190. 
2233. 
2249. 
2290. 
2347. 
2356. 
2368. 
2370. 


24217 


2636 


2866 


3086 


3161 


DAFTAR ISI 


HAK ASUH ANAK KETIKA TERJADI THALAG 


. JATUHKAH TALAG SAAT MABUK 2... oom anna 3063 
2443. 
2447. 
2448. 
2469. 
2516. 
2535. 
2593. 
2616. 


PERSELISIHAN HITUNGAN TALAK ANTARA SUAMI DAN ISTRI.... 


UCAPAN TALAG LEBIH DARI TIGA. ta 
SOLUSI ATAS PERNIKAHAN WANITA YANG DITINGGAL PERGI SUAMI........ooo.o momo 3067 


BILA TERPENUHINYA SIGHOT TA'LIO THALAG KARENA LUPA Po... mena 


. JATUHKAH THALAA SAAT SUAMI MENYANYIKAN LAGU BERLIRIK THALAG 2... oo 3074 
2671. 
2778. 
2816. 
2843. 
2862. 
. FAEDAH ADANYA MUHALIL SAAT RUJUK SETELAH THALAO TIGA/ BAIN.......»ooooomoo 3084 
2873. 
2887. 
2912. 
3792. 
2527. 
3882. 
2919. 
2929. 
2955. 
3031. 
3032. 
. HUKUM MENJIMAK ISTRI YANG TERTALAG RAI... momen ena 3097 
3106. 
3135. 


WAJIBKAH MENAFKAHI ISTRI DALAM MASA IDDAH PERCERAIAN. ... 
MASA IDDAH DAN HAK WARIS ISTRI YANG BELUM DIJIMAK......... oo mona nnnennnnennannan 


HUKUM SUAMI MEMANGGIL ISTRI DENGAN SEBUTAN MAMA ATAU IBU DZIHARKAH ?. ... 3085 


BOLEHKAH RUJUK NIKAH TANPA SAKSI ?.. z3 
BAHASAN HUKUM THALAO BID'AH........coooo Women ena 
RUJU' DENGAN UCAPAN... comment 
BOLEHKAH ISTRI MEMINTA CERAI BILA SUAMI SELINGKUH (ZINA) ?.......... aa 
HUKUM ISTRI MENGAJUKAN CERAI KARENA BESARNYA DZAKAR SUAMI..........coo oom 3096 


MASA IDDAH ORANG HAMIL YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA.... 2 
KEWAJIBAN BAGI MU'TADAH (WANITA DALAM MASA 'IDAH). mo... onar 3098 


. HUKUM THOLAA VIA SMS SALAH SASARAN... momo ena 3099 
3223. 
3331. 
3414. 
3544. 
3547. 


PENYAKIT HIV AIDS TERMASUK AIB NIKAH aa 
PERKARA YANG MEMBOLEHKAN SEORANG ISTERI MINTA CERAI (KHULU!) Woo 3101 
HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDAH. oom menata 3102 
HUKUM TALAK DIPAKSA..........ooo 
HUKUM MENJATUHKAN TALAK SAAT NIFAS 


3572. TULISAN DIHUKUMI SAMA DENGAN UCAPAN 

3628. JIKA SUAMI WAFAT DALAM MASA "IDAH THOLAA ROJ!l........... . 3105 

3709. HUKUM MEWAKILKAN TALAA.......ooooom mma nana 3105 

3743. HUKUM UCAPAN ISTRI : LANGKAHI DULU MAYATKU JIKA KAU MAU NIKAH LAGI... oom 3108 

3775. '"DDAH WANITA YANG SUAMINYA DILAKNAT JADI BATU ATAU KAMBING... an 

3782. BERULANGNYA TA'LIK TIDAK MENYEBABKAN BERULANGNYA TALAK oom enam 

3869. HUKUM TALAK DI BATIN (TIDAK DIUCAPKAN LISANJ). oom 

4092. MELAMUN TENTANG THALAA.......ooo. 

3907. TA'LIA THOLAG DENGAN KELAHIRAN BAYI 

3957. DEFINISI IYLA' DAN LI'AN...ooocooo oo Wmommnnnennnnennnnnnnnnnnnnnennan 

4220. TA'LIA TALAK DAN JUM'AT MALAM BAROKAH BAGI SUAMI-ISTRI. Ha 

4231. TERMASUK AIBKAH JIKA ISTRI BERZINA SEBELUM MENIKAH Poo. 3116 

4234. "IDDAH WAFAT DAN PERMASALAHANNYA.......ooooo mena ennnenannnennnnnnennnna 3117 

4279. JIKA SUAMI BERCERITA KE ISTRI TENTANG MIMPI MENALAANYA.. ... 3118 

4442. "IDDAH WANITA YANG BIASA HAID SETAHUN SEKALI... Women 3119 

4490. JIKA TALAK SALAH NAMA... oom nenen 3119 
6 3021. MENIKAH BISA MELANCARKAN RIZOL........oWoooooo oo. om nennnennannannnaan 3121 
7 0613. STATUS ANAK ZINA....o.»oo coco conan ena naa 3123 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 42 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


0957. NIKAH : NASAB ANAK DARI PERNIKAHAN SUBHAT......... ion 3127 
1118. NIKAH : SELANGKAH MENUJU SAKINAH........ oom nnnnnnnnaa 3127 
1181. BOLEHKAH MENIKAHI WANITA LEBIH DARI 4 ORANG Po mna 3136 
1204. HARAM MEMILIKI ISTRI LEBIH DARI 4 WANITA...» oom nn ee 3138 
2327. HUKUM MEMILIKI ISTRI LEBIH DARI EMPAT... oem 3139 
3302.:HUKUM POLIGAMY, ii eni abadikan an sana aan 3140 
1225. KETENTUAN DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI... done naa 3141 
1264. DEFINISI'WATHISYUBHAT bian teen je mito ben ni bsa nara Depan in ani anna 3142 
1399. TIDAK MENIKAH SAMPAI USIA LANJUT... oma nana 3145 
1520. HUKUM: POLIAND RI mie nina engan en lamban aa Ban an nana aman 3145 
1789. HUKUM WANITA MENIKAHI TIGA PRIA ( POLIANDRI ). oo. eennnnnnnan 3146 
1909. PERNIKAHAN MANUSIA HERMAPRODIT ( BERKELAMIN GANDA Jason 3148 
2409. STATUS ANAK HASIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA... oi 3148 
F0017. Hukum Nikah Dengan Jin...» Women nana 3149 


KELUARGA 


KHITAN 


0763. 
1616. 
2040. 
2066. 
2306. 
2413. 
3406. 
3948. 
4085. 


F0062. Etika BERSENGGAMA Dalam ISlam.....ooooooo oom anna 


0016. 
0061 
0102. 
0108. 
0100. 
0032 
0209. 
3902. 
0126. 
0197. 
0198. 
0249. 
0455. 
0719. 
1004. 
1078. 
1316. 
1344. 
1361. 
1548. 
1614. 
1907. 
1970. 
2046. 
2052. 
2130. 
2145. 
2150. 
2162. 


. Onani dan 'Azl (Mengeluarakan air mani di luar vagina) 


Hukum Menonton Film Porno............... 


. Memperbesar Alat Vital.......................... 


HUKUM MENELAN SPERMA / MANI 
HUKUM BERPELUKAN SESAMA JENIS...» oom nana 
Dosakah Suami Yang Menolak "Ajakan" IStri..............ooooooo.ooWo Woo. 


ONANI DAN MASTURBASI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM... 3171 


WAKTU TERBAIK BERCINTA 
Etika Islam Dalam BERSENGGAMA - UPDATE... oo. nenen 
MELIHAT AURAT WANITA LAIN... ena 
PENDIDIKAN SEX BAGI ANAK... oom 

MENCIUM TERMASUK DOSA KECIL ATAU DOSA BESAR 
TIDUR DENGAN TELANJANG BULAT... mma 

FREKUENSI SENGGAMA YANG IDEAL....oooooooo Woman na 
SENGGAMA DENGAN MEMBAYANGKAN WAJAH ORANG LAIN... oom anna 
CARA BERDZIKIR KETIKA JIMA'....oooocoo mmm 
MENGULANGI SENGGAMA TANPA MANDI DULU SEBELUMNYA... oom ian 
HUKUM MENCURI-CURI PANDANG... mena nnnnnnnnna 
KEMAKRUHAN BERSENGGAMA DI MALAM HARI RAYA ( TAKBIRAN ) 
MENGGAULI ISTERI DI KAMAR MANDI...» comment nenen 


MENJIMAK ISTRI SAAT PINGSAN BOLEHKAH 2... mmm nenen 3224 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTARISI | & ) 


2241. Asal Air Mani / Sperma... ea ena 3224 
2304. MENGKONSUMSI MAKANAN PERANGSANG.....ooooooooooocooo.o mma 3225 
F0008. TIPS DIKARUNIAI ANAK CANTIK... mnnnnnnanananannananaanaannanananananaa 3225 
2558. IKHTILAM (MIMPI BASAH) ADALAH GANGGUAN SYAITHAN P...oooooooooooroooooo ox 3227 
3208. HUKUM MENJIMA ISTRI DALAM KAMAR YANG BANYAK KALIGRAFI AL-@URAN.......ooooooo 3227 
3383. SALAH SATU ADAB SYAR'IYYAH SEBELUM SENGGAMA.....o.ooooooocooooco.mo.o oo 3228 
3800. HUKUM JIMA' HINGGA KELUAR WAKTU SHOLAT ...o.o.oooooco.co.oco.o.om mana 3229 
3885. KENAPA JIMA' MALAM JUM'AT ?e.ooooooooooocooco.momnnnnnannnanananananananannananannanannanananaa 3230 
3934. POSISI JIMA' YANG BENAR.........oooooroooooco.moomo mma 3236 
4226. HUKUM MERINDUKAN SESEORANG BUKAN MAHRAM........oooooooroocoo.oW oa 3236 
4264. HUKUM PEREMPUAN JIMA' DENGAN HEWAN..oo.oooooorcoorooo#ommnnnnnaannaannanananaaa 3237 
3 0132. Mengucapkan Salam Kepada Lawan JeniS...........»» oo. momo 3238 
4 0157. HUKUM JABAT TANGAN NON MAHROM. oom mma 3239 
5 3830. DISKUSI SEPUTAR MUSHOFAHAH DAN CIUM TANGAN... 3242 
6 0172. Hukum Telepon dan Sms dengan Non Mahram.....o.ooo#mmommmomnnanan 3249 
7 0258. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK ANAK-ANAK... oom 3251 
8 0330. MENAMBAHKAN NAMA SUAMI PADA NAMA ISTRI... om mma 3253 
9 0373. HUKUM BONCENGAN MOTOR NON MAHROM........oooo Woman 3256 
10 0560. LARANGAN TIDUR SETELAH ASHAR.......ooo.oW Woman 3257 
11 0573. BERKHALWAT KARENA ADA HAJAT oom mmm 3258 
12 0600. MEMANGGIL ORANG TUA DENGAN SEBUTAN ABI DAN UMJ...» mma 3259 
13 0612. MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH...iidoo maa 3262 
14 0643. MENCUKUR RAMBUT KETIAK DAN KEMALUAN oo... oom 3264 
15 1855. HUKUM @AZA' ( MENCUKUR SEBAGIAN RAMBUT KEPALA yen 3265 
16 1518. HUKUM MEMELIHARA DAN MEMOTONG JENGGOT .....oooooWo mom oma 3266 
17. 0655. GOYANG NGEBOR.ooooo2 22200101 a nan van anna edar inanan angan ini agan an aan aminn inna aan Bandai aa aan Nan Manan Eau aan 3267 
18 0809. HUKUM CEMBURU... mma 3269 
19 1013. TUNTUNAN CARA MEMOTONG KUKU...» oo ennnnnnanaan 3270 
20 1044. AURAT ANAK KECIL YANG BELUM BALIGH........... oo menanamkan 3271 
21 1160. ANTARA CINTA, PERASAAN DAN KEMATIAN...» oo Woman 3273 
22 1185. AURAT : PRIA BERTELANJANG DADA DI DEPAN WANITA... momo. 3276 
23 1253. PENGERTIAN MADHINNATIS SYAHWAT...ooo.ooo. om. Wanna 3278 
24 1279. PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI (IUD) OLEH DOKTER... momo 3278 
25 1442. ALASAN BAYI MENANGIS KETIKA LAHIR... oom. Woman 3280 
26 1501. MU'ASYAROH : KRITERIA TASYABUH.......i..ooooWo mmm mmm 3281 
27 1602. SYUKURAN 40 HARI SETELAH MELAHIRKAN...» Woo mann 3283 
28 3072. KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK...» oo oom 3285 
29 1411. KEWAJIBAN MEMBERI NAMA PADA ANAK... oom 3286 
30 1615. MEMBERI NAMA JIBRIL PADA ANAK... mom 3287 
31 3207. HUKUM MENGGANTI NAMA YANG JELEK...» oom 3288 
32 3760. HUKUM MENAMAI ANAK DENGAN ASMAUL HUSNA........ ion 3289 
33 4036. HUKUM MENAMAI ANAK DENGAN NAMA SURAT AL-OUR'AN ii... 3290 
34 1618. TIDUR BARENG SESAMA LELAKI / SESAMA PEREMPUAN HARAM Poco 3290 
35 1668. BATASAN AURAT BAGI KHUNTSA.........oooWo.ooo mm mona 3291 
36 1710. MENGAJARKAN TARI-TARIAN KEPADA ANAK... mmm 3292 
37 1738. TIDUR DENGAN POSISI KAKI MENJULUR KEARAH KIBLAT.......o ena 3293 
38 1753. GUGURKAH KEWAJIBAN ANAK KE ORANG TUA SAAT SUDAH DIGANTIKAN 
CUGU: sea una aed an und mu niat lama Inkanihakkata 3294 
39 2212. HUKUM NAIK ANGKUTAN UMUM...» oo oom 3295 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


|.44 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 


2242. Ikhtilat Dalam Facebook (FB ) Dan Media Sosial Lain.............. oo 3297 
2342” NAFAGOH:ANAK 2INA aa ine ain ana aan Kana Na aah Tara Una asa NN NN NN Daan nan 3299 
3796. ANAK HASIL ZINA TIDAK TERMASUK YATIM... ee 3299 
2504. NAFKAH SEORANG ANAK... ini mn menanam anna 3300 
3238. NAFA@OH ORANG TUA KETIKA ANAKNYA TIDAK HANYA SATU... oom 3300 
3327. STATUS HUKUM ANAK HASIL PERSELINGKUHAN......o.. oem 3302 
2606. KETENTUAN MENGADOPSI ANAK YANG DIPERBOLEHKAN........ merana 3305 
2839. DEFINISI DAN RUKUN RADHA' oo. enennnnnnnnnnnnnnnnnnaan 3306 
3003. HUKUM MEMEGANG HIDUNG BUKAN MAHROM, oo... one 3307 
3063. FADILAH PEMBACAAN AS. AL-GODAR PADA ANAK YANG BARU LAHIR.............. 3309 
3231. KESUNAHAN MEN'TAHNIK' BAYI YANG BARU LAHIR... 3310 
3246. PERIHAL ZINA MATA DAN ZINA HATL...o.ooo oom 3312 
3560. HUKUM CIPIKA-CIPIKI (CIUM PIPI KANAN CIUM PIPI KIRI)...» 3315 
3634. YATIM DAN PIATU DALAM SANTUNAN ANAK YATIM, oo... ion 3317 
3672. HUKUM SESUATU YANG TUMBUH MEMANJANG MELEBIHI BATAS AURAT........ 3319 
3949. SAUDARA IPAR LEBIH BERBAHAYA DARI PADA AJNABI 2... omi 3320 
3951. NASAB ANAK HASIL ZINA DENGAN IBU KANDUNG. oo... ion 3321 
4014. SIAPAKAH SEBENARNYA KHUNTSA ITU Poo 3321 
4116. BATAS DAN TINGKATAN USIA (UMUR) MANUSIA... mena nnnnnnnnnnnaa 3322 
4169. PERBEDAAN USIA BALIGH..........oo oma 3323 
4132. APA UBAN NON MUSLIM JUGA CAHAYA ISLAM Po... ena 3323 
4137. KESEHATAN : MANFAAT BEKAM (HIJAMAH). ono 3325 
4307. MEMBUKA AURAT SEKITAR PUSAR DAN LUTUT DEPAN MAHROM. enno 3326 
4333. .'BATASAN'AURAT: LELAKI eter ta arn nian an Rinnai naa rana AN as 3326 
MUSLIMAH 3330 
HAID: NIFAS oa in nan aa aa akan Naa aan amanah 3330 
0052. Tinjauan Kedokteran Tentang MenstruaSIi...........oooooooo Woman 3330 
0119. Dalil Wajibnya Aodho Sholat Yang Bisa Dijama' Saat Suci Dari Haid.....................ooooooo 3333 
0143. Bercumbu Rayu Selain Jima' Saat Haid.............oooo oo. Woman 3334 
0264. Wanita Haidh dan @odho Puasa............. oom ena 3340 
0326. HAID : Rambut dan kuku wanita haidh.................ooo moon 3342 
0361. Wanita haid berpahala dengan meninggalkan perkara haram...» oo o.o.mmmmnaan 3345 
0363. PEREMPUAN HAID MEMBACA AL @UR'AN........oooo oma 3345 
0661. Saat Haid Memegang dan Mengajar IARO' & @IRAATI........»..oooo.o. oom 3349 
0727. Wanita HAID & AL-GURAN.......»ooo oma anna 3352 
0769. Wanita Haid Tidak Wajib Menggodho' Sholat................o.oooo oo oom 3353 
0973. WUDHU DAN BACA AL-GURAN BAGI WANITA HAID... mma 3354 
1126. DARAH:ISTIHADL OH... penenang bahan menen an an ibaaha 3357 
1278. NAJIS KEPUTIHAN DAN TATA CARA SHOLAT WANITA YANG KEPUTIHAN.........ooo oom 3363 
1343. SENGGAMA SETELAH BERHENTI HAID NAMUN BELUM MANDI... como 3364 
1393. WANITA HAID ZIARAH KUBUR... om mm mna 3368 
1450. NIFAS PADA WANITA YANG KEGUGURAN... oom nana 3370 
1606. ISTIMTA' ANTARA PUSAR DAN LUTUT SAAT ISTRI SEDANG HAID... oma 3371 
1831.-HAID: BAGI'WANITA HAMIL ie an tiket an nan idaman anna edema an hm ijama 3371 
2051. WANITA HAID MEMBACA DO'A AKHIR TAHUN...» como 3372 
2100. WANITA HAID DI DALAM MASJID... oom nan 3373 
2155. KEPUTIHAN | RUTHUBATUL FARJI |) DAN HUKUMNYA....... oom 3374 
3734. BOLEHKAH WANITA YANG KEPUTIHAN MEMBACA AL-G0UR'AN Poo. 3375 
2165. Perawan niat mandi agar halal disenggama, sah kah ?..........».ooo.o oom 3376 
2204. HUKUM JIMA' SUAMI ISTRI YANG BEDA MADZHAB TENTANG HAID... 3377 
2237. PENGERTIAN " SUCI DIANTARA DUA HAID "oo. 3378 
2363. WANITA HAID MELAKUKAN SUJUD SYUKUR...» oom 3379 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | # ) 


F0055. SHOLAT YANG WAJIB DI @ADHA BAGI WANITA HAID DAN NIFAS.....oo oom 3381 
2401. SHALAT WANITA YANG ISTIKHADOH TAK PERLU DIULANG / DIAODHO.......oo.oooo.oooooom 3382 
F0086. Tata Cara Shalat Bagi Mustahadlat Dan Orang Beser..................ooooo.oneatan 3383 
3855. TATA CARA WANITA ISTIHADHOH SEBELUM SHOLAT... oo mmmmnnnnnnnnannnnnaaa 3386 
2463. LARANGAN SAAT HAID.....oooooooooooo.momo.mmmmm nenen nana nana maan 3386 
2465. HAID : TIADA BATAS UMUR MONOPAUSE ......o.oooooroooooro.momommoennenannennnnannennnnannnanannannnanaaa 3389 
2528. SEDEKAH EMAS KARENA MENJIMAK ISTRI YANG SEDANG HAID......oo.ooooorooocooooo oo 3389 
2578. KENAPA DZUHUR IKUT DIAODHO SAAT HAID BERHENTI WAKTU 'ASHAR 2... 3390 
2860. TATA CARA WANITA ISTIHADLOH KETIKA AKAN SHOLAT... momonennnnnnanana 3392 
3137. ALASAN HAID TIDAK MEWAJIBKAN @ODHO' SHOLAT... ooooooooromoWo mmm 3395 
3140. BATASAN UMUR WANITA BERHENTI HAID .......oooooooooo oo momo 3396 
3896. DARAH NIFAS PUTUS SEBELUM EMPAT PULUH HARI... oom menennnnnaannaannaa 3397 
4154. CARA NIAT MENGHILANGKAN HADATS BESAR KETIKA MANDI HAIDH......o..oooooooomomoo 3398 
4477. APAKAH DARAH YANG KELUAR SETELAH OPERASI CESAR DIHUKUMI NIFAS ?.....o.oooooooo. 3398 
4565. AAUL LAATI DAN @OUL SAHBI......o.ooooooooo.oomomoommommnnanennnnenanannnnnanannanannaanannnananan 3402 
3044. INILAH ULAMA DAN WALIYULLAH PEREMPUAN... oom 3403 
F0090. KAJIAN FIAH WANITA BAGIAN 18 : KEHAMILAN... naa 3409 
0009. HUKUM MENJADI TKW (Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri)... 3411 
0053. Hukum Wanita Memakai Celana........... oom nana 3416 
0057. HUKUM MEMAKAI MINYAK WANGI DAN BERHIAS UNTUK PEREMPUAN.............. 3418 
0065. Kewajiban Jilbab : Wajah Dan Telapak Tangan Wanita Bukan Aurat....................... 3421 
0073. Definisi Jilbab : Batasan Aurat Wanita & Hukum Menutupnya............io mean 3438 
0096. Hukum Khitan Bagi Wanita...» oo 3441 
0139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk Keperluan Ngaji..................oo. 3444 
0173. Mencabut Jenggot Bagi Wanita................ oo nan 3445 
0262. SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT. oom 3446 
0362. SEPUTAR RAHIM DAN KETURUNAN... ee 3447 
0381. WANITA : SUARA, ADZAN DAN CARA MENGINGATKAN IMAM... oem 3450 
0644. FADHILAH MENJADI WANITA SHOLEHAH.......... oom 3451 
0805. Wanita Tercipta Dari Tulang Rusuk PFria.............. oom 3455 
1590. WANITA TERCIPTA DARI TULANG RUSUK PRIA BAGIAN 2...» Woman 3456 
0813. WANITA SHOLIHAH. ia anna aan aa aan 3458 
0814. BATASAN AURAT WANITA... nana 3459 
0915. CARA MENGETAHUI KE-WALUUD-AN SEORANG GADIS.......... oo 3460 
0929. KAJIAN FIOH WANITA BAGIAN Io. oi nana 3461 
0955. WANITA : HUKUM BERPAKAIAN KETAT BAGI PEREMPUAN... ion 3464 
1260. SEPUTAR UBAN, KUMIS DAN JENGGOT WANITA... one naa 3466 
1281. HUKUM MEMAKAI CADAR... ee nana 3467 
1311. WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM... oem naa 3473 
1398. PERLAKUAN TERHADAP ARI-ARI BAYI... oom on nana 3475 
1407. WANITA JUGA MENGALAMI MIMPI BASAH...» one anna 3477 
1506. GEJALA-GEJALA YANG TERJADI SELAMA KEHAMILAN... oom onnnnnnnnan 3478 
2426. AURAT WANITA MUSLIM DI HADAPAN WANITA NON MUSLIM... on 3481 
F0021. HUKUM WANITA BERJLBAB.....oo oo nana 3482 
2579. BOLEHKAH MENURUTI PAKSAAN BERZINA DEMI MENYELAMATKAN 120.000 
JIWA 2 sena nemenin aka mania aa 3484 
2627. MELAHIRKAN ANAK ZINA TETAP BERPAHALA......o oran 3486 
2896. DOSAKAH WANITA BILA DIPANDANGI OLEH AJNABI (PRIA LAIN) Poo. 3487 
2935. HUKUM SHALAWATAN WANITA YANG DIPIMPIN PRIA... men nnnna 3489 
3132. HUKUM WANITA TIDUR TERLENTANG....... one 3490 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 46 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 


45 
46 


3174. 
3440. 
3546. 
3588. 
3718. 
3889. 
3890. 
4079. 
4128. 


HUKUM MEMOTONG DAN MENCUKUR RAMBUT BAGI WANITA... 3490 
HUKUM WANITA BERJOGED DI DEPAN UMUM... mma 3492 
RAMBUT WANITA YANG TERPOTONG TETAP AURAT........oo oom 3493 
JIHADNYA PARA WANITA inn ni banana aan mantan aa 3495 
HUKUM WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM.......oooooo.o nana 3495 
BATAS UKURAN POTONG RAMBUT BAGI WANITA... 3497 
HUKUM MEMINDAHKAN JANIN DENGAN ILMU GHAIB......ooooooo mmm 3499 
HUKUM WANITA PAKAI SANDAL JINJIT (HAK TINGGI)... mana 3501 
HIKAYAH : WASHIYAT SEORANG IBU YANG SHOLIHAH KEPADA PUTRI 


TER NA ea kah aman ena mana Pada ata tan 3501 


4492. 
4513. 


HUKUM WANITA MENJADI PERAWAT LELAKI LANSIA (KAKEK-KAKEK).............. 3503 
HUKUM ISBAL BAGI PEREMPUAN... Women anna 3507 


JANAZAH 3510 


MEMANDIKAN. MAYIT ii en bebe anta Bm aan ma babak mad 3510 
0048. Kenapa Janazah Harus Dimandikan Sebelum Dishalati..................oooooooo om oomommmmnnaan 3510 


0078. Haruskah Mayat Di-wudhu-kan Ulang Saat Disentuh 


0149. Mayat Remuk / Hancur dan Korban Mutilasi Wajibkah Dimandikan ??...........»oooo oom 3512 


1298. MAYAT SYUHADA TIDAK PERLU DIMANDIKAN 


1347. MAYIT DIMANDIKAN LAWAN JENIS NON MAHRAM 
1685. HUKUM MEMANDIKAN MAYIT YANG MATI TENGGELAM 


1992. MEMANDIKAN MAYAT YANG BELUM DIKHITAN 


2119. MAYAT JUNUB DAN MAYAT YANG MENGELUARKAN KOTORAN 
2159. DIMANDIKAN ULANG ORANG MENINGGAL KEDUA KALINYA DI HARI ITU ? 
2181. Cara Memandikan Mayit Wanita Yang Haid................ oom 


2226. MENCAMPURI AIR DENGAN DAUN BIDARA SAAT MEMANDIKAN JENAZAH 


2392. MAYYIT YANG BELUM KHITAN DAN SULIT DISUCIKAN @ULFAHNYA.......oom 

2979. HUKUM MEMANDIKAN MAYIT NON MUSLIM... oma 
3049. SIAPA YANG BERHAK MEMANDIKAN MAYIT YANG BERGANTI KELAMIN Poo. 3525 
3400. HUKUM MEMANDIKAN JENAZAH KAFIR. oo oo. 


3828. JENAZAH MANDI SENDIRI 2...” oom 
3939. NIAT MANDI HAID ATAU MANDI JENAZAH 2... maan 


4289. MEMANDIKAN MAYAT YANG BERTATO... oom 
4408. CARA MEWUDHUKAN MAYIT....ooooco oom nenen nana 


2 MENGKAFANI MAYIT....oooooooo oo. Women aa 


3815. BOLEHKAH MENGKAFANI MAYIT DENGAN KAIN IHROM Pe... 


4438. CARA TANGAN MAYIT DISEDEKAPKAN..........ooooo oom nenen 
3. MENYOKAT MAY bee an ka nan na an anak 
0596. AMPLOP SHALAT JENAZAH DAN UPAH MEMBACA GUR'AN DI MAKAM... common 3539 


0800. BATASAN JARAK DIPERBOLEHKANNYA SHOLAT GHOIB MAYIT 


0995. MENULISKAN DO'A PADA KAIN KAFFAN......ooooWoomommmnnn nenen 

1169. MENYOLATKAN MAYAT YANG TIDAK DIKETAHUI JENIS KELAMINNYA. 

1209. MENYOLATI MAYAT YANG TIDAK PERNAH SHOLAT SEMASA HIDUPNYA 

1232. MAKMUM MASBUA DALAM SHOLAT JENAZAH.......oooWoommom mna 

1296. MAKMUM WANITA DALAM SHOLAT JENAZAH. eomma 

1332. SHOLAT JENAZAH HARUSKAH MENGHADAP KIBLAT oo... 

0657. YANG SUDAH MENINGGAL HARUS MEMBAYAR FIDYAH SHALAT ? oo. momo momo 3549 
1383. POSISI KEPALA MAYAT SAAT DI SHALATI.......o oo. ena 
1560. BOLEHKAN SHOLAT JENAZAH SETELAH JENAZAH DIKUBURKAN 

2030. HUKUM MENYALATI JENAZAH YANG MATI BUNUH DIRI... 


2125. Cara mensholati orang tenggelam dan diyakini telah meninggal 


2278. SHALAT JENAZAH OLEH WANITA...” oom nenen nana 


2307. HUKUM MENSHOLATI MAYAT YANG MATI KARENA BUNUH DIRI 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


3089. HUKUM MENSHOLATI JENAZAH YANG MASIH PUNYA HUTANG DAN YANG BUNUH DIRI.. .. 3560 

2402. MENYALATI MAYYIT LEBIH DARI SATU SECARA BERSAMAAN..........oo..oo#ooo mm mom mh 3561 

2424. MENYOLATI MAYIT YANG TIDAK PERNAH SHOLAT... oom mna 3563 

2441. BATAS AKHIR DIPERBOLEHKANNYA SHALAT GHOIB . 3563 

2603. POSISI IMAM TIDAK PAS DARI JENAZAH DAN MA'MUM MASBUA SHALAT JENAZAH io. 3565 

2721. DO'A YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH.....iioooooo#oW#o mmm 3566 

2885. MENGAPA SHOLAT JENAZAH TANPA RUKU DAN SUJUD ?...... ... 3566 

2895. HUKUM MENGUSAP WAJAH SETELAH SHOLAT JENAZAH.........»ocoo#o##o oom mmm 3567 

2958. HUKUM JENAZAH DISHOLATKAN DI MASJID........o.oooooWoroo oom 3568 

3068. POSISI IMAM KETIKA MENSHOLATI JENAZAH LEBIH DARI SATU... ... 3569 

3109. DIDAHULUKAN SHALAT FARDLU ATAU SHALAT JENAZAH ?....inooooo##o oom 3571 

3300. HUKUM MENSHOLATI MAYIT SETELAH SHALAT ASHAR 

3485. HUKUM MENGULANG SHALAT JENAZAH BERKALI-KALI isa 

3593. SHOLAT HADIAH (UNSIL GOBRI) DILAKUKAN PADA MALAM KEDUA... ooia nenen 3574 

3928. PENAMBAHAN LAFADZ "WABAROKAATUH" DI SALAM SHOLAT JENAZAH..........oooooo#o momo 3575 

4034. CARA MEN-SHALATI MAYIT YANG BERCAMPUR MUSLIM DAN KAFIR. . 3576 

4381. KALIMAT TAHLIL SETELAH SHOLAT JENAZAH.......... oom mna 3577 

4443. HUKUM SHALAT (JENAZAH) GHOIB BAGI MAYIT YANG SUDAH LAMA MENINGGAL... 3578 
4. . MENGUBUR . IMAYIT Lane inn nana uk aman nb aan Nun daan 

0090. Menabur Bunga Saat Mengiring Jenazah 

0097. Membawa Janazah Ke Kuburan Memakai Kendaraan.. Pn 

0206. Hukum Mengambil Bunga yang berserakan di atas kuburan / pUSara............. oom 3580 

0227. Bangunan dan Kuburan...» Wo Woman nana 3581 

0259. MENABUR BUNGA DI KUBURAN DAN MENANAM TANAMAN... 3582 

0273. Penundaan penguburan jenazah..........oooo oo oom 3583 

0446. MENGIJING MAKAM... oom 3584 

2572. TIDAK MENGAPA KIJING MAKAM YANG ATASNYA TERBUKA ?.. 

1175. 

0524. 

1089. 

0633. 

0777. 

0778. 

1077. 

2731. 

1123. 

1132. 

1143. 

1151. MEMINDAHKAN MAYAT DARI DAERAH WAFATNYA SEBELUM DIKUBUR... . 3603 

1184. MENCARI RUMPUT (NGARIT) DI KUBURAN............o como mann 3604 

1578. HUKUM ADZAN KETIKA PENGUBURAN MAYAT. .....ooooo#r#oWo#ommnnnnannnnannnaannnnnnnnna 3605 

1587. 

1640. 

1856. HUKUM MENGGANTI KAYU PENAHAN TANAH KUBUR DENGAN BETON.....i.oooooWo mmm 3608 

1923. HUKUM MENANAM POHON DI KUBURAN.........oooWo##o mna .. 3608 

1971. HUKUM MEMBONGKAR KUBURAN DAN MEMINDAHKAN MAYATNYA....o...o.ooWo#ommmnnnnnnannnan 3610 

2365. HUKUM MENTALAIN MAYIT..oooooooooW WWW Wanna nan 3612 

2200. TALAIN MAYIT YANG MASIH KECIL BELUM BALIGH. . 3612 

2308. MENGUBUR MAYAT YANG MEMAKAI CINCIN 

2395. Anggota Badan Mayit Yang Lepas Sebelum Matinya 

F0024. KUBAH MAKAM WALL....iooooo#o#o mann PP AN 

2587. HUKUM MEMAYUNGI JENAZAH SAAT DIBERANGKATKAN KE MAKAM... com manah 3620 

2675. HUKUM MENYIRAM TANAH MAKAM DENGAN AIR USAI PEMAKAMAN........... como manmnnannnnaan 3622 

2697. HUKUM MENGUBUR JENAZAH DALAM PETI TANPA DIKAFANI DAHULU.... .... 3624 

2737. CARA MENGURUS POTONGAN ORGAN TUBUH YANG DIAMPUTASI......ooooooo#o#oo Woo 3626 

2834. LARANGAN MENGUBUR MUSLIM DI MAKAM NON-MUSLIM DAN SEBALIKNYA... 3626 

2865. BENDA YANG TIDAK BOLEH DIKUBUR BERSAMA MAYIT....ooooooo#o mo .... 3629 

2899. SAAT LAHAN PEMAKAMAN SEMPIT, BOLEHKAH MENUMPUKAN MAYAT/ KUBURAN........oooo 3631 

2996. KESAKSIAN PADA JENAZAH SAAT MAU DIKUBUR.........oo.oooooo oom mmm 

3101. MENGANTAR JENAZAH DIIRINGI BACA SHOLAWAT... 

3204. POSISI PENGIRING JENAZAH SAAT DIBAWA KE MAKAM 


3283. 
3297. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


HUKUM MEMBANGUN MAKAM... na 
HUKUM WANITA MEMIKUL JENAZAH DAN SEPUTAR HUKUM DI KUBURAN. 


| 48 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3315. HUKUM DUDUK DI ATAS KUBURAN MAYIT..oooooooooorcorco.co.co.co.o.oooWomWoWomm mann 3638 
3529. TEKS: TALOINMAYIT:. he ten menamai hana Kanaan 3640 
3541. HUKUM MEMBERI DAN MENGUSAPKAN MINYAK WANGI PADA NISAN KUBURAN.....o. oo... 3641 
3603. MENGUBUR DUA MAYAT YANG ADA HUBUNGAN MAHROM DALAM SATU LUBANG...ooooooooo.o... 3641 
3661. INILAH HARTA YANG IKUT MENGANTAR MAYIT KE KUBURAN ...o.ooooooooororomenenennennenennennnnnnanna 3643 
3823. HUKUM MENGUBUR MAYIT DENGAN POSISI KEPALA DI SELATAN .....o.oooooooco.cooooom 3644 
3883. TINDAKAN SEBELUM MENGUBUR JIKA MAYAT BERGIGI EMAS. ...o.o.ooooooooco.oo.omomoon 3645 
3978. HUKUM MENGIRINGI JENAZAH SERAYA MEMBACA KALIMAT TAHLIL....ooooooorooooo 3647 
4048. HUKUM MENGUBUR MAYIT TANPA PENGHALANG DI LIANG LAHAT (LANGSUNG DIURUG............ 3649 
4446. HIKMAH MENABURKAN TANAH 3 KALI SETELAH PEMAKAMAN JENAZAH.....ooooocooo.oo 3649 
4569. JENAZAH LEBIH UTAMA DIKUBUR DI PEMAKAMAN UMUM... ooooooororoWomo.momomomomommmaanaa 3651 
3594 . TANDA-TANDA KEMATIAN... one nana 3652 
0017. Otopsi Untuk Mengungkap Penyebab Kematian................ oom 3655 
0182. Membaca Yasin Dan Ar-Ra'du Untuk Yang Sedang Sakarat Maut........................... 3657 
0341. TINDAKAN SAAT MENDAMPINGI SESEORANG SAKARATUL MAUT... 3658 
0556. CARA MENGURUS JENAZAH WANITA YANG HAMIL TUA....o.. oom 3661 
0627. JENAZAH : TA'ZIYAH KEPADA NON MUSLIM... ee 3663 
0815. CARA MENGURUS JENAZAH BAYI YANG LAHIR KEGUGURAN... 3665 
1003. PEMBAYARAN HUTANG DAN @ODHO' PUASA BAGI MAYIT.....ooo. Woman 3666 
2891. MENDOAKAN MAYIT ANAK KECIL BELUM BALIGH DAN FAIDAHNYA.....nn no... 3668 
1229. MENDO'AKAN MAYAT NON MUSLIM... oma nana 3669 
2320. MENTALAIN ORANG KAFIR. oo. one 3670 
1591. HUKUM UPACARA KEMATIAN DENGAN SUARA GADUH....... oom 3671 
1630. HUKUM PROFESI MERIAS MAYAT... oom aan 3672 
1716. TRADISI BAJU HITAM BAGI PELAYAT,. oo. oom ee nana 3673 
1902. CARA MERAWAT RAMBUT, KUKU, DAN KUMIS MAYAT... oma 3675 
1922. HUKUM MEMBACAKAN TAHLIL BAGI MAYIT SEBELUM DIKUBUR..........o.o. 3677 
1934. PERLAKUAN PADA MAYIT YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN.......... come 3682 
2116. BILA DUA MAYAT SEJOLI MENYATU....... oom 3683 
2120. JENAZAH MUSLIM DI RAWAT NON MUSLIM... 3687 
2279. SEKELUMIT TENTANG ORANG YANG MATI SYAHID....o.oo mo mena 3688 
2376. MASALAH HUTANG MAYIT oo.» inna nanah 3690 
F0028. DETIK DETIK SAKAROTUL MAUT... one 3691 
2547. BERITA / PENGUMUMAN KEMATIAN YANG TERLARANG... oom anna 3701 
2623. CARA BERKABUNG WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI ATAU 
KELUARGA wine tenan anna become bebek sama ebesnana niseaona ena 3703 
2635. BEBERAPA TANDA MENINGGAL KHUSNUL KHOTIMAH....... men nnnnnan 3705 
2893. MEMBACAKAN ALOUR'AN UNTUK MAYIT YANG BELUM DIMANDIKAN.........o.. 3706 
2894. JIKA MATI MENINGGALKAN HUTANG... inna 3707 
3048. INILAH TATA CARA MERAWAT MAYIT KEMBAR SIYAM...d..o on 3708 
3218. HUKUM MENGAKHIRKAN PERAWATAN MAYIT..oo om mena 3708 
3263. HUKUM MERAWAT MAYIT YANG GILA... Wood oennnnnan 3710 
3956. HUKUM TERKAIT MATI SYAHID DUNIA AKHIRAT.......... one 3710 
4306. HUKUM MENCERITAKAN KEANEHAN MAYYIT ion anna 3711 
MAWARITS 3716 
0112. Ta'bir Mahjubnya Aulaadul Umm Sebab Far', Ab, Jad.........o.....oooWo mn 3716 
1379. PEMBAGIAN HARTA WARISAN...» on nana 3716 
1408. HADIST TENTANG ILMU FAROIDL.....o. mona nana 3717 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTARISI | # ) 


3 0 0 0 NN Oo Oo Kh 


—- - - 3. 
ja w N 


—- 
keji 


N—.—.A— 
So un » 


1447. PEMBAGIAN HARTA KETIKA ORANG TUA MASIH HIDUP... one 3718 
1465. TATA CARA MENGHITUNG WARIS.....o.o oo. nana 3719 
1678. PENENTUAN BAGIAN WARISAN PADA KHUNTSA ( BANGI Jo... Woman 3721 
2001. SEKILAS TENTANG HADITS ILMU FAROLD.......ooo om mean 3722 
F0114. ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT WARIS....... oom 3723 
2498. WARISAN KHUNTSA MUSYKIL....... ion nana 3724 
2577. BAGIAN WARIS ISTRI KETIKA ADA ANAK... 3724 
2621. PRAKTEK HITUNG WARIS : 1 ISTRI, 2 ANAK LELAKI, 2 ANAK PEREMPUAN 
DAN-:-CUCU: PEREMPUAN. bean an ani aan aan De iasan ma na maa aa ngan esa maa an angan an ama ia baba 3725 
2634. ANAK HASIL WATHI SYUBHAT TETAP BERHAK DAPAT WARISAN DARI 
BAPAKNY Aini in nita naa ban ana beb dpan men apa abenaa 3727 
2680. ANAK "MEMBUNUH" AYAHNYA DENGAN DO'A, GUGURKAH HAK WARITS 
NYA? | edan an NA TA RA Ben Ba AP Ha 3728 
2687. PRAKTEK HITUNG WARIS RODD : ADA SEORANG ISTRI DAN 4 ANAK 
PEREMPUAN nana Aa pen Bian pasa mana pakain 3731 
2759. JIKA AHLI WARIS TIDAK SETUJU WASHIYAT MEMBAGI RATA HARTA 
WARISAN? eni ema neean bangat nan pala Kam ham ana Aan 3733 
27170: MASALAH '!UMARIYYAH 55 nina na ana naa an anne an in emban pena an agan an nana Kanaan 3735 
2952. HUKUM WASIAT DENGAN KITABAH | TULISAN Joon nana 3737 
3047. BOLEHKAH HARTA TIRKAH UNTUK BIAYA TAHLILAN 2... maan 3738 
3368. JANIN DALAM RAHIM ADALAH SEBAGIAN DARI AHLI WARIS......... io. 3740 
3921. BOLEHKAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA LAKI-LAKI 
DAN WANITA? bini teen ata ega han Baen ba na ananda ian 3744 
3968. ASHOBAH DALAM ILMU FAROIDH.......o. one nana 3746 
WAGAF 3750 
MAh Pa anna ni pn an ant kaNn Nan anna nN ai AN nba en baba a ahad 3750 
0080. Hukum Mengunci Masjid... Woo Woman anna 3750 
0203. Sumbangan non muslim bolehkah diterima untuk pembangunan masjid ?..........oooooo om 3751 
0205. Hukum menyelenggarakan acara keagamaan di masSjid............oooooooo.Woo.oo.Woommmmnan 3752 
0619. MASJID : BOLEHKAH MEMBANGUN TOILET DIDEKAT PENGIMAMAN.........ooo oo 3753 
0642. HUKUM MENGHIAS MASJID...» momo nan 
0652. PENGERTIAN MASJID...» om 
0676. Pemanfaatan Tanah Wagaf Yang Terbengkalai 
0706. HUKUM MEMBAWA MASUK SANDAL KE DALAM MASJID...» oom mann 3757 
0773. Hukum Merokok & Makan Di Dalam Masjid................ oo... 3757 
0900. WAKAF : Khotib Jum'at Dibayar Pakai Uang Masjid...............»» oo. 3758 
1002. PENGALOKASIAN SISA BANGUNAN MASJID SETELAH RENOVASI............oo mmm 3759 
1028: Menjual: Masjid. Leo inna bagian Angan ana edi nan na dana 3760 
1108. MEMBANGUN PEMANCAR PADA MENARA MASJID...» oo momo. 3762 
1109. MENABUH REBANA DI MASJID...» mmm nana 3763 
2563. HUKUM MENABUH REBANA DI DALAM MASJID... Woo. 3766 
1242. BAGAIMANA HUKUMNYA TIDUR DI MASJID...» oom aan 3766 
1285. MEMAJANG FOTO DI MASJID...» momo nana 3767 
1376. PENGERTIAN ITIKAF sie tenannn menanam antenna gmana mania ana 3768 
1467. PEMANFAATAN SISA-SISA BANGUNAN MASJID...» momo 3770 
1468. KA'BAH DAN MASJID BERHIAS EMAS...» oom aan 3772 
1566. BOLEHKAH MENGGUNAKAN UANG MASJID UNTUK BUKA BERSAMA...» mona 3774 
1598. PENGGUNAAN TOA ( SPEAKER PENGERAS SUARA ) DI MASJID... momen 3775 
1725. MENGUBAH STATUS WAOAF MUSHALLA MENJADI MASJID... 3777 
1773. Apakah serambi masjid itu juga dihukumi sama dengan masjid 2... oom 3780 
4035. APA ITU RUHBAH DAN HARIM ( SERAMBI ) MASJID SERTA HUKUMNYA ? oo. 3783 
1835. APAKAH MASJID HARUS DIBANGUN DI TANAH WAKAF ?P...o.oooo momo 3784 
1884. MENGAMBIL TANAMAN DAN MEMANFAATKAN BARANG MASJID...» oom 3785 
1931. MEMINTA SUMBANGAN MASJID DI PINGGIR JALAN... momen 3786 
1974. KETIKA SANDAL TERTUKAR ATAU HILANG DI MASJID... oma 3787 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 50 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2144. HUKUM NON MUSLIM MASUK MASJID....oooooroorororoco.co.mooooo Woman 3788 
2163. STATUS UANG KOTAK AMAL MASJID .....ooroooooroonoententennennennennenennennnnnnnnnnnanannannnannanannnnana 3790 
2302. MERENOVASI MASJID TANPA SEIDZIN NAZHIR......o.oooooocooco.co.co.co.moooWoWoWoWoWomea 3791 
2316. MEMBANGUN FASILITAS MASJID DI ATAS SUNGAL......oooooroooooroco.o.mo momo 3793 
2358. HUKUM RUANGAN / MADRASAH YANG SEATAP DENGAN MASJID....ooo.oooooooo.co.mooo 3795 
2362. HUKUM MENGUCAPKAN SALAM SAAT MASUK MASJID .....o.oooooooo.o.o.coocooo.Wooomena 3795 
2476. HUKUM ANAK KECIL MASUK MASJID .....oooroorooroco.co.co.ro.oooomo.WoWoWWmm menanam 3796 
2654. HUKUM MAKAN DI MASJID... ooooocooooo.cooo.coo oo momo. mma 3798 
2809. HUKUM UANG KAS AMAL MASJID UNTUK MEMBAYAR IMAM DAN MUADZIN...ooooocooo.omom 3798 
2883. MENGAPA KA'BAH DAN MASJID DINAMAKAN RUMAH ALLAH Pe rooroocoenannennennenennenennennnnnannn 3799 
2907. HUKUM BERSHALAWAT DIIRINGI REBANA DI DALAM MASJID ....o.ooooooooocoWomo.oomooea 3800 
2922. HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN DI DEPAN MASJID....o.ooooocooco.co.omomomoWomomena 3800 
2954. BISAKAH SAJADAH DIJADIKAN MASJID ? ..oooooocoocooco.co.co.co.co.oo.ooo momonon 3801 
3004. HUKUM MENGGUNAKAN UANG KAS MUSHOLA UNTUK BELANJA MAKAN PENGURUS...........o..... 3802 
3078. HUKUM KENTUT DI DALAM MASJID ...ooooo.ooorooooooco.Wo.mo.o.oooWoooWomnnnannannnnanananananananaana 3802 
3156. HUKUM MEMASANG KERAMIK BERMOTIF DAN BERWARNA DI MASJID ...o.oooco.co.o.coomo 3803 
3244. HUKUM MEMINJAM PERALATAN MASJID...o.oooororco.ro.co.coo.oooooWomommmnenannnannannannan 3804 
3412. HUKUM MENGOBROL DALAM MASJID... ooooorororenenenennennennennnnnnnnnnannnannnnnannananannanana 3805 
3460. HUKUM MENEBANG KAYU DI PEMAKAMAN UMUM UNTUK MASJID....o.o.ooooooo.co.momooom 3806 
3477. HUKUM BERNYANYI DI DALAM MASJID....o.oooorcorcoro.co.co.mo.o.oooomoWo Woman 3807 
3654. HUKUM MASJID DIALIH-FUNGSIKAN.......o.ooooooococo.Wo.oo.ooooWo oom 3807 
3670. HUKUM ORANG KAFIR MASUK MASJID...ooooooooooooco.co.mo.mooooooo Woow 3809 
3739. HUKUM PENGURUS MASJID MENARIK BEA PARKIR DI HALAMAN MASJID....o.o.o.oo.co.oo.o.o 3810 
3880. HUKUM STATUS TANAH URUGAN MASJID.....o.oorooocorco.co.co.co.moomoom.WoWomomommmmannnnanannaan 3811 
3909. HUKUM NUMPANG KENCING DI TOILET MASJID.....o.oooocoocoocoo.co.mo moon 3814 
4076. JIKA MASJID TIDAK DIMA'MURKAN DENGAN IBADAH... ooooooooooorocooWo Woo a 3815 
4142. MEMBELI REBANA DENGAN UANG KAS MASJID......oooooccooco.co.co.co.ooWomoWoWoWommwa 3816 
4233. HUKUM MEMAKAI UANG KAS MUSHOLA UNTUK ACARA MAULID....o.oooorororenenenenenennannnnanaan 3821 
4377. HUKUM PENCAK SILAT DI DALAM MASJID.....o.ooooooocoocoroo.co.oooooo Wo WoWoWmommmnonananannananaa 3825 
4486. BOLEHKAH TANAH WAOAF MASJID DIBUAT JALAN ?...oooooooooocoooo.mo.momoommnnennnannnnannan 3826 
0103. AHLI WARIS MENGAMBIL ALIH TANAH WAKAF... oo 3828 
0216. Membuat "Polisi Tidur" Di Jalanan................ooo.mommmaannnnnnnenaannnnnnnaaan 3830 
0443. Mewakafkan tanah untuk keluarga dan keturunannya...» 3830 
1074. HUKUM WAKAF DENGAN UANG TUNAI... nana 3833 
1315. MENGGUNAKAN KAS MUSHOLLA TANPA IJIN...» oo ena 3834 
1423. WAKAF DENGAN. UANG mkin eta tenta ntan anna ana anna 3835 
1497. .VAKAF BERMASALAH iehe di tea nana Pn aa ena mn nan ea nan 3836 
1857. HUKUM MERENOVASI BANGUNAN WAOAF.....o.»oooom.mo mna 3837 
1961. MENJUAL UNTUK MENUKAR TANAH WAKAF... on 3839 
2313. PAHALA DARI WAKAFAN YANG DIRENOVASI. ion 3840 
2590. HUKUM MEMAKAN BUAH POHON DI TANAH WAKAF KUBURAN.....ei onani 3841 
2626. BARANG WAGAF TIDAK BOLEH DIGADAIKAN oo. mmm 3842 
3677. HUKUM MENEBANG POHON YANG DIWAKAFKAN...o..o. men eennnnnnaan 3843 
3821. HUKUM MEMANFAATKAN BARANG UMUM DAN KRITERIANYA....i ena 3844 
4032. HUKUM TUKAR GULING TANAH WAKAF... anon naa 3846 
MAKANAN & MINUMAN 3850 
0148. Makanan Yang Tidak Ada Label Halalnya................ oo 3850 
0184. Kehalalan Makanan dan hukum hewan Sembelihan...» 3851 
0306. KEPITING DAN SEMACAMNYA....ii. one nana 3852 
0431. TENTANG ES KRIM MAGNUM ion nana 3856 
0450. Halalkah sayuran yang dipupuk kotoran babi atau anjing 2...» 3857 
0493. Kemakruhan Minum Sambil Berdiri,..............ooo moon 3859 
0558. BAHAN TAMBAHAN MAKANAN.....i. ion nana 3859 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


8 0571. HUKUM MEMAKAN KULIT HEWAN HALAL YANG TELAH DISAMAK.........o.oo in 3862 

9 0709. KECAP DAN SEJENISNYA YANG KEMASUKAN CICAK ATAU BINATANG............. 3863 
10 3522. SEKELUMIT SEJARAH TENTANG KOPI... oem nana 3864 
11 -.0801. HUKUM KOPI. LUWAK iis aii erie menimba aan bisa anna bana mann 3865 
12 0823. ADAB : TIDAK MINUM AIR SEBELUM HABIS MAKAN...» one eennnaan 3866 
13 0958. MAKANAN SETENGAH MATANG ALA JEPANG HALAL GAK YA Paaaneennennnnaan 3867 
14- 10T1.-TERASI: SUCI-ATAU.NAJIS: 2. been neng nba Pilang anna nba anna nana 3867 
15: 1074. ADAB:ADAB:MAKAN- ciee ita mn mana en nian na 3868 
16 1027. KEHALALAN BINATANG SET / BELATUNG DALAM TEMPE BUSUK... 3870 
17 1047. LARANGAN MENIUP-NIUP MAKANAN YANG MASIH PANAS...» oran 3870 
18 1084. MENGAMBIL KEMBALI MAKANAN YANG TERJATUH... oom 3871 
19 1171. KANDUNGAN MINYAK BABI DALAM SOYA LICITIN........ oom one 3872 
20 1183. DARAH PADA DAGING DIHUKUMI NAJIS YANG DI MA'FU. mo. nan 3873 
21 1205. MEMASAK DENGAN BAHAN BAKAR DARI BARANG NAJIS.......... oem 3874 
22 1382. MAKANAN YANG BELUM JELAS KEHALALANNYA.. noona 3874 
23 1418. HUKUM MEROKOK... oom nana 3875 
24 1500. Dilema hati impor dari australia.................»ooooooo Woman 3877 
25 1537. MEMAKAN IKAN BANDENG YANG MASIH ADA KOTORANNYA....... enno ennannnanaan 3878 
26 1647. KASYIFATUS SAJAA : CARA MENSUCIKAN MADU YANG NAJIS.......i oma 3879 
27 1675. DAMPAK DARI MAKANAN SYUBHAT BAGI DIRI KITA... mmm 3880 
28 1682. MEMAKAN DAGING YANG TIDAK DIKETAHUI PENYEMBELIHNYA.... mena 3881 
29 1740. HUKUM MINYAK GORENG YANG KEMASUKAN BANGKAI TIKUS... oom 3881 
30 1803. HUKUM KUAH YANG KEMASUKAN BANGKAI TIKUS...» 3883 
31 2032. CARA MENYUCIKAN DAGING YANG MUTANAJJIS oo mmm 3884 
32 2182. Ayam Direbus Sebelum Dibedah, Apakah Najis ?............... ion 3885 
33 2238. MASAKAN DIGORENG DENGAN ARAK 2... omi 3886 
34:..2239. ALKOHOL:. PADA: TAPE 22 an sin taon an nasa basa gaes ala 3887 
35 2280. ISU LEMAK BABI PADA MAKANAN........i. oem nana 3889 
36 2288. SEMUT YANG TERCAMPUR DALAM MAKANAN ATAU MINUMAN........o. oom 3889 
37 2311. HARAMKAH DAUN CHAT / GHAT / KHAT oom 3891 
38 2544. BOLEHKAH MEMAKAN MASAKAN NON MUSLIM Poo 3892 
39 2729. HUKUM MEMAKAN HATI DAN DARAH ( DIDIH )....oooo one 3892 
40 2740. HUKUM MAKAN DENGAN TANGAN KIRI BAGI ORANG YANG KIDAL.......on oa 3893 
41 2756. HALALKAH KULIT BANGKAI (HEWAN HALAL) YANG SUDAH DISAMAK ?........... 3894 
42 2764. HUKUM MENGIKUTI LOMBA MEMASAK MAKANAN. oom 3894 
43 2969. HUKUM MEMINUM AIR KENCING UNTA....... ono 3896 
44 3046. HUKUM MENGAMBIL MAKANAN DI TEMPAT SAMPAH... 3897 
45 3197. HUKUM DAN MANFAAT KOPI... mna 3897 
46 3316. HUKUM MENGAMBIL MAKANAN SUGUHAN TAMU DIBAWA PULANG... no... 3899 
Af: .34/8.. MANFAAT BUAH TI Nsooe222n0225 5210 irnnnwontanin ane aannn aenaa ae aahahe mena sahe ne aaanhn ge aa aa adah he nanaa Kabah 3900 
48 3538. KULIT KAPSUL DARI ELEMEN BABI...» mean 3901 
49 3601. HUKUM PEMBANTU MEMAKAN MAKANAN MAJIKAN TANPA IZIN......o oom 3902 
50 3623. MANFAAT AIR ZAMZAM DAN DO'A SETELAH MEMINUMNYA. ae 3903 
51 3810. HALALKAH ABON DARI TULANG IKAN Poo 3904 
52 3960. DO'A SAAT MINUM AIR ZAMZAM oo. doi 3904 
53 4126. BOLEHKAH MEMAKAN BUAH-BUAHAN BEKAS DIMAKAN HEWAN P..eno oo. a 3905 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 52 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 


4135. HUKUM MENYANTAP HIDANGAN YANG MASIH PANAS... Woo Woman 3906 
4227. HUKUM MEMBERI NAMA JELEK PADA MAKANAN oi... oo oom 3909 
4238. MAKAN BERSAMA YANG BACA BASMALLAH SATU ORANG ?...ioooWo. om 3911 
4254. HUKUM MEMAKAN KUE BERBAHAN TANAH LIAT...o..oo.# Woman 3912 
4318. HUKUM MAKAN DI AREA KUBURAN (MAKAM yanti 3913 
4370. HUKUM PERASAN ANGGUR... mmm 3914 
4422. MENGAPA KURMA 'AJWAH DISEBUT KURMA ROSUL PB... momo moon 3915 
4524. HUKUM MAKAN KARENA LAPAR...» mnta 3916 
4532. HUKUM MEMAKAN DAGING MANUSIA... oma 3918 
UDHKHIYYAH 3920 
DURBAN san na aa ena na le an en ana aa da 3920 
2016. ISTILAH DAN PENGERTIAN GURBAN DALAM FIOH......... oom ena 3920 
2024. HUKUM BERAURBAN MENURUT MADZHAB EMPAT... oo mom 3925 
2825. KEUTAMAAN BERAURBAN.......... mom mnta ... 3934 
2863. SYARAT KETENTUAN PENYEMBELIH HEWAN @URBAN. oo... Women 3935 
2826. KAJIAN KITAB FATHUL MU'IN DAN I'ANATUTHTHALABIN TENTANG @URBAN........oooo momo 3938 
0683:'IKHUTBAH IDUL. ADHA432:5 intan anna daan nanang 
1962. AURBAN HASIL IURAN SISWA... momo 
0235. CICIP SEDIKIT DAGING @URBAN ATAU A@GIAOH.... - 
0286. Kulit Hewan Gurban Sebagai Upah Penjagal....................ooooooooo nee 
0444. MENYEMBELIH HEWAN @URBAN DI HALAMAN MASJID... momen 3948 
0473. BOLEHKAH GURBAN DENGAN KERBAU... mna 3949 
0636. BOLEHKAH ORANG YANG URBAN MEMAKAN DAGING @URBANNYA oi... como 3950 
0637. BOLEHKAH MEMBERIKAN DAGING @URBAN PADA NON MUSLIM... 23 
0653. Aurban dengan IURAN............o... oom ee 
0654. URUTAN Keutamaan TERNAK untuk Bergurban..........oooooooW oo Woman 
0671. Aadha Nadzar @urban............o.ooooooo.ooom ena ee 
1120. URBAN UNTUK ORANG TUA YANG TELAH MENINGGAL... Women 
1239. BOLEHKAH PENYEMBELIHAN GURBAN SEBELUM SHOLAT IDHUL ADHA... om mma 3956 
1846. KRITERIA HEWAN @URBAN..........oooo inna 
1962:-0URBAN HASIL IURAN SISWA. nana an aan shah 
1963. ASAL-USUL PENAMAAN HARI TASYRIO..... 
1966. KRITERIA CACAT PADA HEWAN @URBAN 
1967. DOA DAN NIAT MENYEMBELIH HEWAN @URBAN.........o one 3965 
1969. KEABSAHAN MEYEMBELIH HEWAN GURBAN DI HARI TASYRI@.......o.oooooo momo 3966 
1975. DAGING @URBAN NADZAR TIDAK DIBAGIKAN TAPI DIAMBIL WARGA...» oom 3967 
1993. KAMBING YANG TERPUTUS PELIRNYA BOLEH UNTUK @URBAN.. 2 
1997. HUKUM BEROURBAN DENGAN UANG... oom naa 
2003. BERAURBAN DENGAN KAMBING BETINA... oom 
2008. WAKIL- MUWAKIL BEDA KEYAKINAN DALAM MENENTUKAN 10 DZULHIJJAH..........oooo mmm 3971 
2013. MAKNA @URBAN SATU EKOR SAPI MENCUKUPI TUJUH ORANG... menennnnnnaan 3972 
2015. MAKRUH MOTONG KUKU BAGI YANG AKAN URBAN PADA 10 HARI PERTAMA DZULHIJJAH...... 3972 
2031. MANUSIA KETURUNAN HEWAN BOLEH DIJADIKAN GURBAN DAN IMAM...» menata 3974 
2123. BATASAN MAMPU DALAM BEROAURBAN........... oo mena aaan 3975 
2479. HUKUM ARISAN @GURBAN.........ooomoo ... 3977 
2622. JENIS DAN UMUR HEWAN YANG BISA DIJADIKAN SEBAGAI HADYU / URBAN...» 3977 
2815. HUKUM BERKURBAN DENGAN HEWAN GURBAN BUNTING HAMIL... oom 3978 
2835. LARANGAN MENYIMPAN DAGING @URBAN LEBIH DARI 3 HARI....o..ooooooWooomommmnaaan 3979 
2840. HUKUM @URBAN UNTUK ANAK YANG BELUM BALIGH....o.ooooo oom mna 3980 
2856. SAHNYA BEROURBAN HEWAN TERNAK YANG TANDUKNYA PECAH... ... 3981 
2878. MENABUNG UNTUK GURBAN, APAKAH TERMASUK NADZAR........oo ocean 3983 
2990. HUKUM A@IGAH UNTUK BAYI YANG KEGUGURAN... oom 3984 
2991. KENAPA ANAK LAKI-LAKI AGIGAH DENGAN DUA KAMBING 2... oma 3985 
3543. HUKUM @URBAN YANG HANYA DIBERIKAN KEPADA SATU ORANG... 3986 
3548. HUKUM MEMBERIKAN DAGING URBAN SETELAH DISARDEN..................... ... 3986 
3655. PENGERTIAN UDHIYYAH DAN AN NAHR SERTA KEUTAMAAN 'IEDUL ADHA... 3987 
3944. SATU KAMBING SATU KELUARGA DAPAT KESUNNAHAN @URBAN (PAHALA) Pom 3988 
3987. STATUS DAN HUKUM ANAK DARI HEWAN @URBAN.......... oom 3990 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 53 | 


4021. HUKUM MENJUAL HEWAN YANG SUDAH DINADZARI UNTUK KURBAN........ oom 3991 

2. AOIOAH Me aa na men ata sa ena aa mi naa ia 3992 

0047. Agigoh Dengan Selain Kambing... oom. 3992 

0129. Agigoh Bayi Yang Lahir Meninggal..............». oo. oom 3993 

0131. A@IAAH DENGAN SAPL.........o.oooomomommmmm nan 3994 

0175. Apakah Anak Yang Tidak Di-Agigahi Tidak Bisa Memberi Syafa'at Kepada Orang Tuanya................ 3995 

0188. Daging Agigah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu Disunnahkan Agigah................ooooommm 3997 

0658. A@IAAH SEKALIGUS BER@URBAN............oooooo momo. naa 3998 

0687. Mengangsur dan Mengulang A@I@AH.............ooooooo one ena 3999 

1325. BERSEDEKAH EMAS/PERAK SEBERAT RAMBUT BAYI YANG DICUKUR.........oo oom 4000 

1345. A@IAAH UNTUK ORANG YANG TELAH MENINGGAL... nan 4002 

1530::A01IGAH'UNTUK: KHUN FSAL abaikan aan 4003 

1646. A@IAOH 5 EKOR KAMBING DIGANTI DENGAN 1 EKOR KERBAU 2... momo 4003 

1726. HUKUM MENGAOIGAHI ORANG TUA YANG SUDAH MENINGGAL... Woo 4004 

1964. KEMAKRUHAN MEMECAH TULANG HEWAN AOIGAH........oooooo. oom 4006 

1976. TERLANJUR MEMAKAN DAGING AGIGAH NADZAR...........oo oma 4008 

2296. A@IAAH DENGAN KAMBING BETINA... oom. 4009 

2414. SAHKAH A@GIGAH DARI ORANG TUA NON MUSLIM ?P.....ooooo mom 4009 

2541. A@IGAH SETELAH BALIGH KARENA DULU BELUM DIAGI@AHI......o..oooooo Woman 4010 

2554. WAKTU DISUNNAHKANNYA MENCUKUR RAMBUT BAYI... mina 4011 

2704. MEMAKAN DAGING AGIAOH BAGI ORANG YANG MENGADAKAN AGIAOH.........oo momo 4011 

2941. ADIOOH HASIL HUTANG. 25 bending nana amal inna Sa naa gann 4012 

3583. BOLEHKAH SEORANG KAKEK MENG-AKIKAHI CUCUNYA Po... inna 4012 

3774. KESUNNAHAN AAIGAH BAGI ORTU GUGUR SETELAH ANAK BALIGH........ooooooommmaan 4013 

4304. A@IAAH DAN TASMIYAH. oo... oma ana 4015 

3 0196. PENYEMBELIHAN DENGAN MESIN ALAT POTONG... mmm 4016 

4 0927. ORANG YANG SEDANG JUNUB BOLEH MENYEMBELIH HEWAN... 4017 

5 1385. PEREMPUAN MENYEMBELIH HEWAN..eid cocoa 4018 

6 2312. HUKUM WANITA MENYEMBELIH HEWAN. cemilan 4019 

7 1868. STATUS DAGING HEWAN DENGAN DUA KALI PENYEMBELIHAN.... oo oennanan 4019 

8 2108. HALALKAH MENYEMBELIH SAMPAI PUTUS ?.......oooooWoo”Wo mm W# manah 4020 

9 2141. SYARAT MENYEMBELIH HEWAN. ed onannnnnnnnnennanannnnnnnannnnnnnnnnnnnll ll 4021 

10 2383. MENYEMBELIH UNTA DAN KESUNAHANNYA...i.o.WoW meminta 4022 
11 3098. HUKUM MEMPERCEPAT KEMATIAN HEWAN SETELAH DISEMBELIH DENGAN 

SAH en aa bana an Ba Na Be an Ke Na 4024 

12 3533. HUKUM MENYEMBELIH HEWAN SEKARAT YANG HABIS DITABRAK............oo 4025 

13 3537. HUKUM MEMBIUS HEWAN YANG AKAN DISEMBELIH.......o.. oma 4026 

14 4083. PERBEDAAN HADYU DENGAN UDHIYAH oo... oo oma 4030 

15 4407. CARA MENYEMBELIH HEWAN YANG JATUH KE SUMUR... mma 4031 

BAB 19 HEWAN 4034 

1 3329. BEBERAPA KRITERIA HALAL DAN HARAMNYA HEWAN... oom inna 4034 

2 0221. MEMBUNUH ULAR DAN SEMUT ( SERANGGA DAN REPTIL Jaena 4036 

3 0293. Anjing menurut al-Auzaa'iy dan Imam Malik... nana 4039 

4 0441. Hukum Membakar Hewan............oooo.mo mmm 4040 

5 0452. HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DENGAN RAKET SETRUM.......... ion 4042 

6 0477. HUKUM TELUR BERDARAH...» oom mmm 4045 

7 1515. HUKUM TELUR BER-EMBRIO.....oooooooWom mom manakala 4045 

8 1177. TELUR BUAYA,TELUR ULAR DAN TELUR ELANG... om mm» mma 4047 

9 1688. HUKUM TELUR HEWAN NAJISKAH Po». oo on nnnanan 4049 

10 0478. BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT...” mmm mmm 4050 

11. - 0501. MEMBUNUH CICAK Si ian aan alm aban an naa 4050 

12 2126. HUKUM MEMBERI MAKAN CICAK oo. maan 4051 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 54 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 


0506. Hukum Sperma Pejantan Hewan Ternak... momen 4052 
0536. Najiskah Srigala dan Sejenisnya ?.........o.oooo oom 4055 
0563. HUKUM SABUNG AYAM... oo nana 4057 
0590. Bulu yang dicabut dari hewan yang masih hidup... 4057 
0635. HALALKAH BINATANG KUNTUL / BANGAW. ion 4058 
0695. Tupai atau BAJING Apakah Halal P?P.............» oom Woman 4060 
0733. HUKUM MEMAKAN LARON....o...o. mein nana 4062 
0741. PENGOBATAN : MENGALIHKAN PENYAKIT PADA BINATANG... oom maan 4064 
0785. TIKUS Halal Atau Haram ?......o.ooo oom 4065 
0951. HUKUM MEMBUNUH ANJING DAN KUCING... oo 4065 
1009. HUKUM ANAK KAMBING BERUPA ANJING... oo 4066 
1041. NAJISKAH BULU AYAM DAN SAYAP LARON oo... ena 4067 
1192. KETURUNAN ANJING DENGAN KUCING DIHUKUMI NAJIS.......ooo. oma 4067 
1198. HALAL KAH HEWAN YANG DIBERI MAKAN DENGAN KOTORAN MANUSIA ?....... 4068 
1246. BAGAIMANA HUKUMNYA MEMELIHARA BURUNG DALAM SANGKAR........-e...... 4070 
1268. BELUT,HALAL ATAU HARAM 2... i on nanaa 4071 
1282. BETERNAK DAN JUAL BELI AYAM BANGKOK... oo 4072 
1283. HUKUM MENGADU SUARA KICAUAN BURUNG...» one 4073 
1309. PERBEDAAN JANGKRIK DAN BELALANG....... oom oennnnnnnnanaa 4074 
1349. HIKMAH DI BALIK PENCIPTAAN BABI...» oo. ee annannaa 4075 
1359-:HUKUM BEKI CO. seba edan ada adan andini Rida iaan 4076 
2630. HUKUM JUAL-BELI BEKICOT.......... oo naa 4077 
1363. BABI JADI-JADIAN, NAJISKAH 2...» oo nana 4078 
1474. DAGING ANJING, HALAL ATAU HARAM... ee 4078 
1542. HUKUM TINTA IKAN CUMI-CUMI NAJISKAH Po... oma 4079 
1544. IKAN HIU, HALAL ATAU HARAM... one 4082 
1550. KEHARAMAN BIAWAK vs KEHALALAN DHAB.....o... oma 4083 
1558. KEHALALAN ANJING LAUT DAN BABI LAUT... oom nana 4085 
1603. DAGING KUDA, HALAL ATAU HARAM PW... 4086 
1635. HUKUM MENJADIKAN KODOK SEBAGAI UMPAN MEMANCING....o.oo. oma 4087 
1659. KESUCIAN SARANG LABA-LABA ( SAWANG Ja...» 4089 
1696. JUMLAH DAN NAMA DOMBA RASULULLAH SAW... ena 4090 
1744. NAJIS BANGKAI SEMUT YANG MENEMPEL DI LANTAL....oo. mona 4090 
1800. HUKUM MEMELIHARA ANJING DALAM PERSPEKTIF LINTAS MADZHAB.............. 4092 
1837. HUKUM MENGEBIRI HEWAN... on nan anna 4094 
1880. SEPULUH HEWAN PENGHUNI SURGA...» one anna 4097 
2044. HUKUM MEMAKAN DAGING KELEDAL...o.oo oem 4103 
2045. MAKAN LARON YANG MASUK PENGGORENGAN DAN SULIT DIAMBIL..........o. 4104 
2056. HUKUM MEMAKAN KECEBONG | BERUDU / ANAK KATAK Ja. n none 4107 
2057. LINK TERKAIT HEWAN-HEWAN HALAL YANG DI DARAT... omi 4108 
2101. ARTI SUARA KOKOK AYAM... oo. ie nennnnnnnnnnaan 4109 
2107. HALALKAH BELUT ATAU SIDAT Po. mmm nana 4110 
2112. HALALKAH: KELINGI ITU 2m. nenen enno an aan nahan anna 4110 
2140. MEMAKAN KEPOMPONG ATAU MENJUALNYA BOLEHKAH Pe... meenan nana 4111 
2157. ENAM BELAS MAKHLUK UNIK VERSI PISS-KTB..........o oo oem 4112 
2174. Dalil: NajiSnya:Babi inna tabanan ha na ja naa 4114 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 55 | 


59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 


66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 


73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 


100 
101 
102 


2177. HUKUM MENGHINA HEWAN... Woman ena 4117 
2236. HUKUM MENGKONSUMSI KEONG SAWAH... oom ena nan 4118 
2275. HUKUM MAKAN ULAR... inn nm kn nana ana 4118 
2281. LIUR DAN SARANG BURUNG WALET HALALKAH Po... oo Woo. 4120 
2354. MEMATIKAN IKAN LELE DENGAN DIPUKUL......oooooooo mm mma 4120 
2355. KESUCIAN BELATUNG BANGKAI ANJING... 4121 
2882. HUKUM ULAT BELATUNG YANG KELUAR DARI BANGKAI BINATANG, SUCI 

ATAU NAJI SSP 25 Senen a nine na Nata Tan Pena n saat ana AAN no Banana mad Aa matan ban Ta KAA an ANA an nan FN ANA NA Dah ana UANG AS 4122 
2381. BOLEHKAH MEMELIHARA MONYET SENDIRI 2... oom 4123 
2419. HUKUM ANAK BINATANG YANG LAHIR BERUPA MANUSIA...» oo 4123 
2433. HUKUM ANAK DARI MANUSIA VS ANJING... mna 4124 
2454. HUKUM MEMAKAN KURA-KURA....oo..oooWo one 4125 
2588. HUKUM MENGAWETKAN DAN MEMAJANG BANGKAI HEWAN... 4126 
2609. KASUS AYAM BELUM MATI MESKI SUDAH DISEMBELIH TIGA KALI Po... 4127 
2613. HUKUM MEMANCING IKAN SEBAGAI HIBURAN SEMATA (DAPAT IKAN TERUS 
DILEPAS nahan ia Aa ba AN Naa Raha anna 4133 
2619. HUKUM BULU YANG TERLEPAS DARI HEWAN YANG MASIH HIDUP... 4134 
2624. HUKUM MEMISAHKAN ANAK AYAM DARI INDUKNYA........o.. coc omar 4136 
2632. HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DAN LALAT oo. oom ennnenn ena 4138 
2741. KESUCIAN DAGING ANAK KAMBING YANG MENYUSU PADA ANJING... 4138 
2796. HALAL-HARAM DAGING PINGUIN 2... 4139 
2798. HALAL-HARAM DAGING TOKEK Po... oom nana nana 4141 
2859. KEHARAMAN MEMBUNUH SEMUT SULAIMAN.........oooooomommnannan 4141 
2881. HUKUM DAGING MONYET DAN DINOSAURUS, HALAL ATAU HARAM ?..........i. 4142 
3056. HALALKAH TELUR DARI HEWAN YANG SUDAH MATI PD...» om. 4143 
3087. HUKUM MEMAKAN KALONG / KELELAWAR... 4145 
3129. HUKUM MEMBUNUH HEWAN DI MASJID.......oo.ooooo.omo one 4146 
3219. HARAM MENYEMBELIH HEWAN YANG TIDAK HALAL DIMAKAN......o.cooomoo 4146 
3273. HUKUM MEMAKAN IKAN TANPA MEMBUANG KOTORANNYA......... oom 4147 
3325. HUKUM MEMBUNUH ULAR... oo cocoa 4148 
3404. SURI TAULADAN DARI LEBAH......oooooooo.ooooomommnean anna 4149 
3480. HUKUM MEMBUNUH ANJING.....o.oooooo.oo oma 4157 
3618. TIKUS HARAM DIKONSUMSI.........oooooooooo. mann 4158 
3897. HIKMAH DI BALIK PENCIPTAAN HEWAN BABI...» oom 4159 
3903. FATWA PARA ULAMA TENTANG KENCING DAN KOTORAN UNTA........o.oWoom 4159 
3936. AIR MANI HEWAN SUCIKAH ? oo.” 4161 
4067. HADITS HARAMNYA MENYIKSA HEWAN DENGAN DIBAKAR... 4162 
4246: HUKUM ADU AYAM. ooii inden in nanah daa an ank nan mina 4163 
4252. MEMBUKA SANGKAR BURUNG ORANG LAIN... momo 4164 
4201. HEWANGANR Ken banana ah manik banana an anandi 4165 
4262. BENAR KERA ZAMAN SEKARANG KETURUNAN KERA ZAMAN NABI MUSA ?..... 4167 
4282. HUKUM MEMAKAN ANAK LEBAH ( ENTHUNG TAWON Ja... coc oma 4168 
4316. HUKUM ANGGOTA TUBUH HEWAN YANG TERPISAH DARI HEWAN YANG 

MASIH HIDUP anna mena ma nana basa nanda Nai ainun 4169 
4331. TIPS CARA MENGUSIR TIKUS.........o.oooooooo one nana 4170 
4383. HUKUM AIR SUSU DARI HEWAN GHOIR MA'KUL (HARAM DIMAKAN)... 4171 
4481. HUKUM MEMBUNUH TAWON / LEBAH....oooooo.. menanam 4172 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 56 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BAB 20 


D0 NO OB ON 


BAB 21 


SUMPAH & NADZAR 4174 
0420: BAB NADZAR:-4 Weibo aa anna aneamaka aan 4174 
0593.-Sumpah-POCOng.»io ie aren 22225 sana ne inna nana nan na aan aan Naa adah heka aman singa an bag mana DE gah ane ianan hain 4176 
0970. JANJI WAJIBKAH DITEPATI 2... oo one nana 4177 
1101. MELANGGAR SUMPAH AKAN MENIKAH DENGAN SESEORANG... oom. 4178 
1827. HUKUM MEMBATALKAN PUASA KAFFARAT SUMPAH...» oo 4180 
2340. NADZARNYA MAYIT inii brenda tim dambaan Hah aka 4181 
2425. HUKUM MENGGANTI NADZAR YANG TELAH DITENTUKAN... 4182 
2556. TIDAK BOLEH MEMAKAN SEMBELIHAN YANG DIBUAT NADZAR...ee noona 4182 
2557. TIDAK SAH BERNADZAR MELAKUKAN SESUATU YANG MUBAH....... enam 4183 
2691. NADZAR MAU PERGI KE KEBUN BINATANG RAGUNAN, BOLEHKAH Pen... 4184 
3010. MAKNA, ANCAMAN DAN AMALAN PENEBUS DOSA SUMPAH PALSU... 4184 
3212. NADZAR UNTUK PINDAH AGAMA SAH KAH 2... Woman 4185 
3296. HUKUM BERSUMPAH DENGAN AL-GUR'AN. oo. Women 4188 
3466. KHILAF ULAMA DALAM TATABU' PUASA KIFAROT SUMPAH ......... oo 4189 
3580. HUKUM SUMPAH MELALUI SMS... oom nana 4190 
3625. APAKAH NADZAR MA'SIYAT HARUS DILANGGAR Pd... 4191 
3740. SAH KAH BERSUMPAH DI DALAM HATI (TIDAK DIUCAPKAN LISAN) 2... 4192 
3755. MEMILIH KAFARAT SUMPAH BOLEHKAH 2... 4193 
3946. BOLEHKAH NADZAR DIBERIKAN PADA SELAIN YANG DITENTUKAN SAAT 

NADZAR$ Pena in inn binaan anna mena n naa sa dan ena a ne asn Daan senA UAN ma dahan yana HaRan Bh aaa nan gann naa Dak an Rama bag 4194 
4197. BERSUMPAH DENGAN SELAIN ASMA ALLAH... na 4194 
4299..SEPUTAR NADZAR: nia nd maa me aan 4197 
4342. ANTARA NADZAR DAN TAAT SUAMI.........oo oo nana 4198 
4479. BOLEHKAH MENCABUT / MEMBATALKAN SUMPAH Po... mean 4201 
JINAYAT - HUDUD - JIHAD 4204 
0046. Syahidkah Pelaku Bom Bunuh Diri... oo mma 4204 
0169. Membunuh Karena Akan DiperkosSa...............ooooo momen 4205 
0174. Menggugurkan Kandungan Untuk Keselamatan Ibu...» oa 4206 
0323. ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM... doi 4207 
0500. Hukum: OiS hash: Sienta tan mn an dan aa anda anang aka 4209 
1079. MAKNA SYAHADATUL LAWTS....o.oo. oom nana 4213 
1305. ANEKA TA'ZIR YANG DIPERBOLEHKAN.....o...oooo moment anna 4213 
1535. HUKUM EUTHANASI Aisi erie dibina nee nba seba iban ran nana ala aa 4215 
1569. TIDAK DIPERBOLEHKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PENCURI................. 4217 
1594. BENTUK ZINA YANG TIDAK TERKENA HAD.......W. don ena 4219 
1903. PEMBERLAKUAN HUKUM BUNUH BAGI YANG MENINGGALKAN SHALAT........... 4220 
2271. DZAKAR YANG DIBENGKOKKAN MASUK FARJI TIDAK TERKENA HAD ZINA....... 4221 
2297. TERMASUK ZINAKAH WANITA YANG DIPERKOSA 2... oom nana 4222 
2343. Mengaku Zina Dengan Tujuan Taubat dan Wajibnya Rajam..............o mm 4223 
2490. MATI SYAHID ORANG YANG DIBUNUH SECARA ZHOLIM......o...oo om mma 4225 
2509. SEKELUMIT KETERANGAN TENTANG JIHAD....... oo meenennnnnnnnnnnnnnaan 4226 
2523. HUKUMAN HOMOSEKS, LESBIAN, PENYETUBUH HEWAN DAN PEZINA............... 4230 
2526. MEMBUNUH DENGAN SANTET WAJIB DI@AISHOSH 2... ee 4231 
2614. ZINA YANG DILAKUKAN BANCI YANG OPERASI GANTI KELAMIN woman 4233 


O 2015 www.piss-ktb.com 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 


45 
46 
47 
48 
49 


BAB 22 


DOD NO OaBR Oo Na 


DAFTAR ISI 


2648. JIHAD YANG PALING UTAMA... dee 4234 
2686. MEMBUNUH DENGAN SIHIR SANTET, WAJIBKAH @ISHOSH ?............ooooo 4236 
2690. HUKUMAN BAGI PEMINUM KHOMR ( MINUMAN KERAS MEMABUKKAN )........ 4238 
2780. HUKUM MENCURI HARTA ORANG KAFIR....... omi 4239 
2880. DOKTER GAGAL MENANGANI PASIEN, APAKAH TERMASUK PEMBUNUHAN...... 4241 
2890. HUKUM MEMASUNG ORANG GILA... mmm naa 4242 
2957. HUKUM MENGAMBIL UANG ORANG TUA...ie anon 4243 
2964. HUKUM MEMBUNUH ORANG GILA... Women 4245 
2989. HUKUM MEMENJARAKAN ORANG YANG TIDAK MAMPU BAYAR HUTANG.......... 4246 
3083. PENGGOLONGAN ORANG KAFIR.....o.. oo nana 4246 
3090. JIN BISA MATI DAN TIDAK BOLEH MEMBUNUHNYA TANPA HA... oma 4247 
3114. MUFLIS (ORANG YANG BANGKRUT) TIDAK DICEGAH DARI MEMBAYAR 

KIFARAT Senin aa ba ana ba an aan hn banana uman akan 4248 
3115. HUKUM MEMINJAMKAN BARANG PINJAMAN oo. ee 4248 
3126. BERBAKTI PADA ORANG TUA LEBIH UTAMA DARIPADA BERJIHAD ?................ 4249 
3166. MAKALAH TENTANG HUKUM POTONG TANGAN... io ninnnannnnnan 4251 
3168. HUKUM MEMBUNUH PELAKU ZINA MUHSHON........ oo 4257 
3221. HUKUM ANAK KECIL YANG MEMBUNUH... ee 4257 
3245. HUKUM MEMBUNUH TERORIS Wooden nana 4258 
3277. HUKUM MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI... mna 4258 
3564. DITERIMAKAH PERSAKSIAN PENUDUH ZINA SETELAH BERTAUBAT 2D...“ 4259 
3606. HUKUM MEMBELA DIRI DARI KEDHOLIMAN. Won 4260 
3607. JANDA ATAU DUDA ZINA MAKA TETAP DIRAJAM io. ee 4261 
3778. HUKUM MENGHAJAR BERAMAI-RAMAI PENCURI HINGGA MATI... 4262 
3895. HUKUM MEMBUNUH PENCURI.....d.o oo nana 4264 
4170. KASUS PERKOSAAN DI ZAMAN ROSULULLOH DAN DI ZAMAN UMAR BIN 

KHOTH OB iii nine non ena beban been memasang maa beban aan 4266 
4191. HUKUM @ISHOS DENGAN DIBAKAR... nana 4268 
4337. HUKUM MEMBERI TA'ZIR DENGAN MENGAMBIL HARTA... mna 4269 
4351. HUKUM PROFESI ALGOJO DAN EKSEKUTOR...... inna 4271 
4505. MENYOGOK HAKIM YANG DIPERBOLEHKAN. ion naa 4273 
4554. DEFINISI IMABUK... imo mn bom mama maan 4273 
KONTEMPORER 4276 
0019. CD Software Bajakan... moon 4276 
0028. Hukum Donor Darah Non MUSIiM.......oooo oo Women 4280 
0037. Hukum Mengobati Bayi Dengan Tali PuSar................ oom 4281 
0050: Hukumi Bayi Tabung: ai 0nn inna in nm adan yan anna aan anna ian ana ea na angsa nana nah 4281 
0079. Hukum Bermain Catur... o.Wo mma 4283 
2871. HUKUM BERMAIN DAKON ATAU CONGKLAK. ino 4284 
2872. HUKUM BERMAIN KUDA LUMPING ATAU JARAN KEPANG (EBEG)........o.om. 4286 
3311. HUKUM BERMAIN SEPAKBOLA... onani 4287 
0168. Menyebarluaskan SMS Yang Meresahkan...» 4288 
0223. Hukum Bermain "Game" di Facebook...» momo mmmmunnnnaananan 4291 
0327. HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA... d. ena 4292 
0366. DI BALIK FAHAM LIBERAL.......oo meet 4293 
0512: LAIN-LAIN #5 HUKUM KB. deni nata tniad in hantaana husain anom 4300 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 58 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 


38 
39 
40 
41 
42 


43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 


0513. Memasang Behel (Kawat Gigi)...» oom 4300 
4339. HUKUM PASANG GIGI PALSU DAN HUKUM MENCABUT GIGI EMAS MAYIT......... 4301 
0539. Pria Ganti Kelamin dan Melahirkan 2... 4302 
0544. Hukum Sulap dan Menontonnya........... oom 4302 
0553. HUKUM IMUNISASI BAYI... one en nana 4303 
0603. KOSMETIK YANG MENGANDUNG HUMAN PLACENTONE EXTRACT na... 4306 
1860. HUKUM MENGKONSUMSI OBAT YANG BERBAHAN DASAR PLASENTA.............. 4308 
0762. HUKUM BEROBAT DENGAN BARANG NAJIS.........ooo oem 4310 
0906. HUKUM CANGKOK MATA/ORGAN TUBUH LAINNYA... 4313 
1700. MENYAMBUNG ORGAN TUBUH MANUSIA DENGAN ORGAN LAIN... aon 4315 
3256. HUKUM MENJUAL ANGGOTA TUBUH SEPERTI GINJAL... mna 4316 
1553. HUKUM:OPERASI CAESAR ine ie nta  tan to aman angan bos ana baal 4317 
1568. BAGAIMANA HUKUM MENGGUNAKAN GRATISAN INTERNET... 4319 
1573. FI@IH:!OLAH'RAGA Sania Sk aan ala aan aan Nelayan 4321 
1709. MEMERANKAN NABI DAN MALAIKAT DALAM FILM... Won 4329 
1759. DONOR ASI DAN RODLO' moon inna nana 4330 
1873. HUKUM TRADING FOREX / PERDAGANGAN VALAS....... Women ena 4331 
2034. Pulsa Nyasar, Milik Siapa 2... oom momen 4333 
2038. HUKUM MENJADI WARTAWAN DAN WANITA MENJADI PEMIMPIN... 4334 
2151. HUKUM KARTU KREDIT ie ee ma an ea aan 4338 
2284. PENYAKIT MENULAR DAN TURUNAN.....oi.oo. ee 4339 
2403. HUKUM MEMBUAT, MENJUAL DAN MENGOLEKSI BONEKA... 4340 
2404. HUKUM MEMBUAT PATUNG.....o.oo. Woman 4342 
2594. FATWA IMAM ISMAIL ZAIN : MUSTAHIL MANUSIA SAMPAI MENDARAT DI 

BA na na NN ni Pn Pen NAN Pa Pa DN PEN 4344 
2628. HUKUM MEMBUAT IBU STERIL KARENA BAHAYA BILA HAMIL LAGI... 4348 
2659. HUKUM MENGIKUTI DAN MENERIMA UNDIAN KUPON BERHADIAH.........on an 4349 
2726. HUKUM MENONTON TELEVISL. oo... Women naa 4349 
2763. JIKA KULIT PRIA DIOPERASI DIGANTI KULIT WANITA... nana 4350 
2807. MASALAH PERCAMPURAN SISWA-SISWI DALAM SATU RUANG KELAS 

ea ena at Pa ni na Pan Nan na Pn Na ne Na na 4351 
2844. HUKUM OPERASI KEPERAWANAN | MENGEMBALIKAN SELAPUT DARA |........... 4355 
2845. HUKUM OPERASI PLASTIK... oo 4357 
2897. HUKUM OPERASI GANTI KELAMIN oo. nana 4359 
2959. HUKUM ILEGAL LOGGING... anna 4361 
2974. Hukum Memajang Wayang Golek...» oom nana 4362 
3155. HUKUM MENERIMA BEASISWA DARI NON MUSLIM... Woman 4364 
3229. HUKUM MEMPELAJARI ILMU FILSAFAT DAN MANTIG.........o on 4365 
3291. HUKUM BAYI TABUNG DARI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL... inna 4367 
3313. HUKUM MEMBOCORKAN SOAL UJIAN NEGARA (UN) SEKOLAH... oem 4368 
3314. HUKUM BISNIS MMM (MAVRODI MONDIAL MONEY BOX)... 4370 
3349. HUKUM PETASAN DAN MERCON. oo nnnnnan 4373 
3398. HUKUM MEMAJANG PHOTO DI SOSIAL MEDIA... oom 4374 
3772. HUKUM SULAM ALIS DAN SULAM BIBIR... ee 4375 
3802. HUKUM MENONTON DAN MENDENGARKAN MUSIK... oo 4376 
3818. HUKUM PEMBEBASAN TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PELEBARAN 

JALAN: ee ma na nan Ta am ian 4377 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | » ) 


58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


BAB 23 


DO ND OR ON 


3838. HUKUM PROYEK PELEBARAN JALAN DAN DAMPAKNYA... nona 4378 
3824. HUKUM BERDAKWAH DENGAN MENGGUNAKAN ALAT MUSIK... one 4381 
3900. TES DNA BISAKAH DIJADIKAN PEDOMAN PENETAPAN HUKUM ISLAM 2... 4381 
4372. HUKUM BEROBAT KEPADA DOKTER NON MUSLIM... oom en nnnnnnnnnaan 4384 
4373. HUKUM MEMUTUS JALAN RAHIM LEWAT OPERASI STERIL........ oom 4385 
4476. HUKUM MENEROBOS LAMPU LALU LINTAS (MELANGGAR RAMBU-RAMBU)..... 4387 
4512. HUKUM IKUT ASURANSI KESEHATAN BPJS PEMERINTAH... 4388 
USHUL FI@AIH 4392 
0074. Macam-Macam Gaul dalam Madzhab..............o oma 4392 
4400... TARIF FIOIH bai eni inn Lematang ana ana kia 4393 
F0070. KENAPA KITA HARUS BERMADZHAB DAN TAOLID PADA ULAMA... oo. 4393 
0146. Memutus Niat Saat Menjalani Ibadah.................. oo 4401 
0225. TALFI@ TIDAK DIBENARKAN....... ion nana 4402 
0242: BERMAZD HAB: en mh ana ba ba an beban aa anang 4403 
0261. SIAPA ITU DAUD ADZDZOHIRIY 2... oom 4404 
0275. MAKALAH : Pencerahan Figh Tamaddun.........o.ooom om WoWmannnnnnnaaan 4405 
0314: TARIKH'AT-FASYRI Sio nina bini Sama ta esa un gema ag ai 4407 
0338. Masalah Niat Ibadah..............» oom oo anna 4412 
1821. HUKUM MELAFADZKAN NIAT DALAM IBADAH...» oom eneennnnnnnnanan 4413 
3584. KHILAFIYAH NIAT FARDHIYAHNYA ANAK KECIL (SHOBIY)........o oa 4425 
0426. Beberapa Kemungkinan Posisi Hukum Positif di Hadapan Hukum Syar'i............... 4426 
0430. Asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya.................... 4427 
0505. HUKUM SYARA' ATAU HUKUM ADAT YANG HARUS DIDAHULUKAN..........oo... 4434 
0519. FIAIH : Pengertian MAKRUH TAHRIIM.........ooooW.o mma 4436 
0592. Macam Gaul dalam Madzhab Syafi'i... 4437 
0625. Metodologi Bahtsul Masail................... oo nan 4438 
0634: IJTIHAD:5 2 engan dan naa Sun bea en nanang nia ik na buana 4443 
0667. ISTILAH FUAAHAA' SAB'AH Di Kalangan TABI'N......»..ooo mmm 4444 
0742. AOIDAH "AL @ODLO'U BI AMRIN JADIIDIN" Di Kitab ASSULAM..........om. 4445 
0744. ISTILAH : IBADAH MAHDHOH dan GROIRU MAHDHOH.........o on 4446 
0956. HAL IHWAL TENTANG NIAT...ooooooo oem eennnnnaannnnnnnnnnn 4447 
1354. MASALAH TAKLIF:- JI Nai mna amanah 4448 
1424. ISTILAH DI MADZHAB SYAFI'I DAN SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BM...... 4450 
1479. TENTANG TALFIO. Jin anna engan na bahasan an iingalia teman 4454 
1494. DEFINISI TA Wb ea aan anne ena nasa 4456 
1684. PERINGKAT TOKOH AHLI FIAH......ooo. oo one nana 4456 
1690. MEYAKINI SUNNAH JADI FARDHU ATAU SEBALIKNYA DALAM IBADAH............... 4459 
2002. ALYAGIINU LAA YUZAALU BISYSYAKKI....... oom 4459 
F0069. ISTILAH UKURAN DALAM FIOH. oo... one nan nana 4460 
2482. BATAS UMUR ANAK WAJIB DILATIH / DIPERINTAH........o oom mena 4464 
2639. KAIDAH AL-'ADATU MUHAKKAMAH TIDAK HANYA UNTUK KASUS HAID SAJA... 4465 


2677. KAIDAH USHUL : SESUATU YANG HARAM DIAMBIL MAKA HARAM 


DIBERIKAN. in son ana mn ata mentaati SA an kak 4466 
2838. PERBEDAAN SUNNAH MUSTAHAB DAN MANDUB........o..oio como nana 4467 
2888. INILAH PERBEDAAN ANTARA NIAT DAN 'AZAM....ooooooo oom mna 4469 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 60 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 


BAB 24 


D0 NO OB Oo Na 


2904. KAIDAH ALHUKMU YADURU MA'AL 'ILLATI WUJUDAN WA 'ADAMAN. nina oom 4470 
3018. DEFINISI FARDLU KIFAYAH.......... oom nana 4474 
3042. MAKNA DARI AL-KHURUJ MINAL KHILAF MUSTAHABBUN..........o oma 4474 
3131. TA'RIF ATAU DEFINISI SUNAH KIFAYAH........ooo oom 4477 
3270. LATAR BELAKANG @AUL @ADIM DAN @AUL JADID IMAM SYAFINY oo 4478 
3388: TA'RIF MUKALEAF bi bieber 4480 
3415. PENJELASAN HUKUM HARAM DAN MAKRUH MENURUT USHUL FIGIH.............. 4482 
3555. DI ANTARA SYARAT-SYARAT TAOLID........ dion 4484 
3673. ISTILAH AL MADZHAB DALAM SYAFI'NYAH......... oom 4485 
3719. WAJIB DAN FARDHU ADALAH SAMA 2... oo oo 4486 
3746. SESUATU YANG HARAM DILIHAT MAKA HARAM DISENTUH 2... 4486 
3781. HUKUM TAKLIF PADA ORANG SETENGAH GILA (GILA TAPI AGAK NORMAL)..... 4487 
3917: PERIHAL OIYAS5. in inna eminem R Sa mana nean ban naa anna na aan AR agan maan aan naa ngan 4488 
3941. MADZHAB SIAPAKAH YANG TERAKHIR HABIS PENGIKUTNYA 2... 4491 
3961. SEPULUH SUMBER HUKUM ISLAM.......d. ion 4491 
4026. JIKA SYARA' BERTENTANGAN DENGAN ADAT... naa 4492 
4049. BATASAN DAN DEFINISI 'URF (ADAT KEBIASAAN) DALAM FIOIH.........o 4493 
4100: PAHALAHIJTIHAD: 55 henna aan nan nan nan an near ngatain aah 4494 
4166. PERBEDAAN ANTARA SYAKK DAN WAS WAS... om mana 4495 
4250. HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH Lo. nana 4495 
4427. LEBIH UTAMA FARDHU KIFAYAH ATAU FARDHU 'AIN Pi. 4496 
4428. PERBEDAAN ANTARA ITTIFAO DAN IJMAS. oi. 4497 
4475. AMALAN SUNAH YANG LEBIH UTAMA DARI AMALAN WAJIB... 4498 
4497. TERNYATA NABI MUHAMMAD SAW JUGA PERNAH BERIJTIHAD......... omi 4499 
4517. PEBEDAAN SYAHWUN, GHOLATH KHOTO' DAN NISYAN.....o. oem nana 4500 
SIYASAH DAN KEBANGSAAN 4504 
0269. MAKALAH : Mengapa Kaum Muslimin Tidak Berdaya ?............ oo. 4504 
0470. Piagam Jakarta dan Sikap Kristen... 4507 
0482. Sistem Khilafah Dan Demokrasi... momen 4511 
1211. HUKUM MEMBAYAR PAJAK... ee 4513 
1212. NEGERI IMPIAN NEGERI HARAPAN... oom nana 4517 
1255. BAGAIMANA HUKUMNYA MENAIKKAN HARGA BBM... 4518 
1273. SEPUTAR PEMILIHAN PEMIMPIN DAN UANG SUAPNYA..... ee 4519 
1287. HUKUMAN BAGI KORUPTOR oo nee nana 4521 
1303. HUKUM DEMONSTRASI... one nana 4522 
1328. LIBUR SEKOLAH DI HARI AHAD...» oom on nana 4523 
3100. HARI LIBUR BELAJAR ie aa aa akan 4524 
1482. KAJIAN KEISLAMAN : FIAIH DAN KEBEBASAN NEGARA... one 4525 
1491. KEISLAMAN : FATWA SEBAGAI TINDAKAN POLITIK 2... oma 4528 
1492. KEISLAMAN : SEMUA BERSUMBER DARI PENDANGKALAN....... ena 4530 
1496... TAAT KEPADA:PEMERINT AH Kie pena nan an na beban an en in nan an 4533 
1505. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM oo... nenen nana 4535 
1736. POLITIK UANG DALAM PILKADA...» oi ennnnnnnnnanaa 4537 
1956. Tanya Jawab Seputar Jihad, Syahid dan NKRI............ on 4538 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


19 2033. Khilafah dalam Perspektif Aswaja : Diskursus antara Idealisme dan 


Kemaslahatan. been utan nan nana and san and embun balada kah aka 4553 
20 2175. PEMILIHAN PEMIMPIN DENGAN MEMBAGIKAN UANG...» oo Woo mma 4563 
21 2270. HUKUM MENGABAIKAN PERINGATAN PEMERINTAH...» mmm 4570 
22 2393. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN ITU FARDLU KIFAYAH oo... mann 4571 
23 F0039. HIZBUT TAHRIR DALAM SOROTAN.........oooooWo mmm 4573 
24: 3000.:AHLUL.HALLI WAL "AODI aini sini mn banana ba niba bm ban banana 4575 
25 3163. HUKUM MEMINTA JABATAN .....o.oooooWoo mma 4577 
26 3180. SYARAT MENJADI PRESIDEN... oo #mmnnnnatnannnnnnnnnannnnnnnlkann 4581 
27 3250. HUKUM MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAH YANG JAAIR ATAU DHOLIM.... 4582 
28 3272. HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DAN PILKADA...io.c.oW mmm 4583 
29 3282. CINTA TANAH AIR SEBAGIAN DARI IMAN (HUBBUL WATHON MINAL IMAN)........ 4586 
30 3733. HUKUM MENEMPATKAN AYAT ALOUR'AN & FOTO ULAMA PADA POSTER 

KAMPANYE 


0033. HUKUM MENYEMIR RAMBUT. 

0064. ISBAL 

0081. Lelaki Memakai Cincin Perak 

0091. Hukum Mencabut Uban 

0125. Hukum Mengadakan Acara Ulang Tahun... 
0301. Rambut palsu £ WIG &.......o..o oo oom 
0386. BERPOLA PRILAKU DAN GAYA HIDUP MIRIP ORANG KAFIR........oooo mo 
0531. Mengidolakan Artis Non Muslim 
0535. Membuat Tato...» 

0540. Memanjangkan KUKU... oom 
3681. HARI TERBAIK UNTUK MEMOTONG KUKU...» 
0545. Laki-laki Memakai Sarung Sutra... oom 
0599. HUKUM MEMAKAI KAOS KAKI BAGI PEREMPUAN................ 
0601. HUKUM MEMAKAI PECL. oo... aan 
0651. Pria.Memakai Kalung: mean Banana san Sean ia nah emban aan 
0931. HUKUM GADIS MEMAKAI PACAR KUKU 
1000: HUKUM: MENGCUKURYALIS sia ia me anatanaannah asghnaaaa anna 
1001. HUKUM PENJUALAN PAKAIAN SEKSI, MINI, TOPLESS DLL... mmm 
1034. WANITA DAN PRIA MEMAKAI PACAR KUKU 
1087. 
1250. 
3332. 
1369. 
1405. PEMAKAIAN GIGI PALSU DARI EMAS...» nana 
1477. 
1514. 
1574. 
1575. 
1648. HUKUM BERDANDAN SEPERTI ULAMA... 
1654. HUKUM PELURUSAN RAMBUT (REBONDING) 
1686. HUKUM MEMAKAI CINCIN ( BATU AKIK oo... om mna an 
1896. HUKUM BERDANDAN MENYERUPAI WANITA / SEBALIKNYA. 
2082. 
2172. 
2326. 
2305. 
2615. 
2823. 
2902. 
2968. 
3026. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 62 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3027. KHASIAT BERCELAK DENGAN BATU ITSMID.......oroooooooo.oo.oooooo.o.omooo mana 4646 

3873. MANFA'AT MEMAKAI CELAK MATA... oreo oma 4647 

3073. SUNNAH MEMAKAI CINCIN DI JARI KELINGKING TANGAN KANAN... 4650 

3102. HIKMAH MEMAKAI SORBAN BAGI LAKI-LAKI .....oooooooooooo.oooooomnannannnaa 4651 

3185. HUKUM MEMAKAI CELANA DALAM... roro oom 4652 

3248. HUKUM LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN SUASA.......o. oom mmnanannanannaa 4655 

3271. HUKUM LELAKI MEMAKAI MAKE UP BEDAK......o.oo oo. 4657 

3326. HUKUM WANITA MEMAKAI SURBAN........o.ooroooooo.ooooo oom 4662 

3549. HUKUM LAKI-LAKI MEMAKAI ANTING... 4663 

3717. JIDAT HITAM ITU SUNAH 2... oooooooco.ooo omar 4664 

4000. HUKUM MEMAKAI CINCIN BATU AKIK JUGA SUNNAH ? ...oo.o.ooooocooco.o.oooonaan 4670 

4089. MENYIMPAN DAN MENGGUNAKAN PERMATA...oo.oo room. 4671 

4495. HUKUM MEMAKAI HANDPHONE BERBAHAN EMAS... ooooooo.ooooomnnanann 4672 

4536. DALIL TIDUR 8 JAM SEHARI........ooooooooooooooooooooo oom mmnnnanananannanannanannanannananaan 4673 
0122. PENTINGNYAIEM Usa ena nba maa akan amalan main iaingana 4673 
3484. ILMU YANG WAJIB DICARI... menanam 4675 
4380. ILMU YANG WAJIB DICARI DAN DIPELAJARI. oo Woman 4676 
0201. SEKELUMIT TENTANG ILMU DAN ULAMA....iiicoWooommnnnnnnnnanannnnnn nana 4678 
0241. JAUHI MAKSIAT DAN HAFALAN.........ooco.ooo om mmm 4680 
3797. AMALAN AGAR MUDAH MENGHAFAL DAN TIDAK CEPAT LUPA... 4681 
0256. Enam Perkara Yang Dirahasiakan oleh Allah SWT..............oo on 4683 
0303. Melebur Dosa-dosa Mata................. oo. momen 4684 
03741. ILMU: LIPAT:BUM oi non en aa pemanen ea aan 4685 
0387. HIKMAH DIBALIK UJIAN HIDUP... mom 4686 
0408. WASHIYAT IMAM ABU HASAN ASYSYADZILIY RA...» Wo oma 4688 
0414. TA'DZIM : DIANTARA IBADAH DAN ETIKA... mmm 4696 
0440. MAKALAH : Problematika dan Human Error... Wo Wook 4699 
0472. Tashawuf Jawa : Sedulur Papat Limo Pancer P?..........»ooooooWo momo 4700 
0490. MUSIK DAN TARIAN SEBAGAI PEMBANTU KEHIDUPAN BERAGAMA.......i..oo. 4706 
0529. AKHLAG : GHIBAH YANG DIPERBOLEHKAN oo... oma 4710 
0547. Menghilangkan Risau dan Was-was hati............ oom 4714 
0611. AKHLAG : MENOLONG SAUDARA YANG KESUSAHAN.............o. oma 4715 
0668: CARA BERSYUKUR iii en ena ni mean peak ea aan 4716 
0728. MENDAHULUKAN PERINTAH ORANG TUA ATAUKAH PERINTAH GURU............... 4717 
0750-.AHLAG ::-ADAB BERCAKAP, jai don dipan naa lan man am Panen bagas 4718 
0:54. PENAWAR: HATI ini bea ba aan aa ama dangan 4719 
0756. Hukum berkata kasar / kotor di FB.................ooooWoo mmm. 4719 
0767. Pengertian:ISTIDRAJ:..o.o»-i22522522552xivanntnrisn nisan oiiieann nm aenan Anni an anne aaad aini egana ea kan Inaingan 4720 
0770. Adab Bersendawa (Glegek'en)...............ooo oom 4722 
0786. ADAKAH IRI YANG DIPERBOLEHKAN 2...» Wo. mma 4723 
0876. DEFINISI/TAOWA:: bkn mean aa aa 4724 
0907. ADAB MEMINTA SARAN/NASIHAT KEPADA ORANG LAIN...» Woo mmnnnaaan 4726 
0928. PERBEDAAN ANTARA KARAMAH DAN ISTIDRAJ. oo... Wo. mann 4727 
0935. MAKALAH : Amalan dan Konsep Dasar Tashawwuf...........o.ooo.oomomo mmm 4731 
0936. TINGKATAN KEIKHLASAN... onani 4742 
0953. DEFINISI TAUFI@, HIDAYAH, DAN BAROKAH............. oo. onani 4743 
1025. HAKIKAT SYUKUR. en inna an amkam bukan nam namakan 4744 
1045. NAFSU SEBAGAI AWAL PETAKA DAN BENCANA... oom. 4745 
1110. ORANG YANG HITAM JIDATNYA. oom 4746 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTARISI | 8 ) 


37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 


74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 


1114. HIMAH : MUTIARA SYEIKH ABDUL @ADIR AL JAILANI........ooo.oomoomomo 4747 
1148. DEFINISI FITNAH, FITNAH DUNIA DAN WANITA...» oma na 4756 
1154. MASALAH SYATTA : MENCIUM TANGAN PEJABAT....... como 4759 
1206. MENCIUM TANGAN SENDIRI SETELAH BERJABAT TANGAN... ena 4759 
1218. ADAB:: ETIKA MENGUAP 5. dinis ie taman aa aa TE an Aka 4760 
1223. BAHASAN TENTANG TAOWA......i. one nana 4762 
1222. WASIAT ULAMA MENGENAI TAOWA..i ee anna 4766 
1322: ETIKA::CIUM TANGAN: KYAN, ci eni am aan eni bea aan nba oa anna ban 4768 
1323: DEFINISI KAYA HATI.oo bian erni nenen ena anda aan bana mesen nba sa lamaran 4769 
1375. JANGAN BERHENTI BERBUAT BAIK - KEBAIKAN MENGHAPUS KEJELEKAN...... 4771 
1400. MENCARI ILMU (KE PESANTREN) TANPA SEIDZIN ORANG TUA.......... conan 4774 
1429. MEMUTUS TALI SILATURAHMI.....oo.. oma nan nana 4775 
1502. MAKALAH : MENGENAL HATI... oom ena nana 4775 
1508. TIGA MACAM GOLONGAN HAKIM oi one na n na nannaaa 4777 
1607. HUKUM MEMBOHONGI ANAK KECIL... Women nana 4777 
1666. ANCAMAN BAGI ORANG YANG KHIANAT oo... ee 4780 
1770. IKRAR " MAAF LAHIR BATHIN " DI WAKTU HARI RAYA... ena 4780 
1788. SIFAT KIKIR DAN TERAPY PENYEMBUHANNYA ii. one 4781 
1863. ANJURAN MENUTUPI AIB SESAMA MUSLIM... om nana 4782 
2012. ETIKA TIDUR RASULULLAH SHALLALLAAHU 'ALAIHI WA SALLAM........omona 4783 
2047. HARI TERBAIK UNTUK MEMULAI BELAJAR... 4785 
2102. NUR TIDAK AKAN DATANG PADA ORANG BERMAKSIAT oom mennnanan 4787 
2104. MAKNA TEMBANG "SLUKU-SLUKU BATHOK" Lo... 4788 
2131:!HUKUM'BASA:BAS Kini ba Penataan ana ian anna adan Pan Dn n 4789 
2179. AKHLA@ KARIMAH. eni men on em ma an mn ma ma aan 4790 
2303. MENGHINA DAN MEREMEHKAN SESAMA MUSLIM... mean nnnnaan 4794 
2318. FAIDAH MELIPAT PAKAIAN... ie engan nahan 4795 
2322.:ARTI KAYA HATI iii nenen rn dina aman ama an aan bana 4795 
2330. MAKNA BIRRUL WAALIDAIN oo. ee nennnnnnnnnnnnnnnnnnanan 4798 
2422. HUKUM MENDO'AKAN KEBURUKAN PADA ORANG MENDZOLIMI.....oo nana 4799 
F0050.' TENTANG:GOSI Pi beda maan aa bada Ra Anna 4800 
4095. HUKUM MENDENGARKAN GHIBAH (GOSIP)... men nnnnnnnnnaan 4801 
F0110. Tips Mengendalikan EMOSI...» oom one nana 4801 
2685. HUKUM MENGHORMATI ORANG KAYA SEBAB HARTANYA...ei noona 4802 
2803. FUNGSI LAFADZ WALLOHU A'LAM. oo. doi 4803 
2851. HUKUM MEMANGGIL DENGAN JULUKAN DAN SEBUTAN KASAR / BURUK.......... 4806 
2853. HUKUM MENJENGUK ORANG SAKIT DENGAN MEMBAWA BUAH ATAU 

BUNGA Pa aa aa an 4808 
2877. BERSIKAP & BERBUAT BAIK DENGAN ORANG KAFIR....... on 4808 
2961. HUKUM BERTEPUK TANGAN DILUAR SHALAT... mena nnnnnnnnnnnnan 4809 
2970. MAKRUH DUDUK DITENGAH-TENGAH HALAGOH...... ion na 4811 
2976. ADAB TATA CARA MUSHOFAHAH | BERSALAMAN Je... 4812 
3066. HUKUM MENEPATI JANJI DENGAN UCAPAN INSYAA ALLAH ie 4812 
3082. HUKUM DAN PENGERTIAN SIFAT BOROS.......... ion 4814 
3099. HUKUM BERDESAKAN DENGAN NON MAHROM DI ANGKUTAN UMUM... 4818 
3167: HUKUM:BERSIU Sai beb na na nan nan ena nenen ana an 4819 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


|.&4 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


91 
92 
93 
94 
95 


96 
97 


3183. USWATUN HASANAH PADA NABI SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM... 4820 
3192. HUKUM MELAKNAT ORANG KAFIR.........oo oo oma ena 4822 
3196. FENOMENA KATA PAMALI...oooooyoooooo Wo... nana 4825 
3198. HAL-HAL YANG MEMBUAT HAFAL DAN MUDAH LUPA...» 4826 
3252. HUKUM TIDUR DENGAN POSISI TENGKURAP..........o...oo oom 4828 
3499. TRADISI HALAL BI HALAL DI HARI RAYA... moon 4829 
3570. PEMBAGIAN JAHL ATAU BODOH.........o.oioooo oma ena enneanaaan 4831 
3600. HUKUM DAN ADAB MELUDAH........ooWooooro mma aan 4832 
3619. CARA BIJAKSANA MENYIKAPI FP / GROUP JEJARING SOSIAL YANG BERBAU 
SARA hn mann mhn Ran Nana ikan ani Bana anna anta 4832 
3685. MEMLIH IBADAH YANG LEBIH UTAMA... oo 4834 
3686. ILMU SATU BAB DIAMALKAN ATAU BANYAK ILMU TIDAK DIAMALKAN ?............ 4834 
3692. MAKSUD DARI ILMU YANG BERMANFAAT ...o..ooooooomo Woman 4835 
3706. HUKUM TAJASSUS DAN GHOSOB..........»io oom aan 4836 
3730. HUKUM MERUNDUK, NGESOT, DSB SEBELUM BERSALAMAN DENGAN KYAI 

ML GURU: nanah ANA aan MASA mhn aan 4844 
3762. CINTA DAN PENGERTIANNYA.........ooWoooomo menanam aan 4846 
3765. EMPAT ANJURAN ROSULULLOH SAW KEPADA 'AISYAH SEBELUM TIDUR......... 4849 
3769. PEMBAGIAN AKAL MENURUT ISLAM...» oma 4849 
3770. HUKUM MEMAKI DENGAN KATA-KATA KOTOR... 4850 
3787. MENYAKITI ORANG TUA YANG NON MUSLIM ITU TERMASUK DURHAKA 9?......... 4851 
1525: BATASAN TERTAWA cerita banana an ana wahana 4852 
3791. HUKUM MENIRU TERTAWANYA ORANG KAFIR.......oo.ooo oma 4853 
3825. ADA BOHONG YANG DIPERBOLEHKAN 2... ena 4854 
3841. HUKUM MEMBUAT SURAT TERBUKA YANG ISINYA MEMBUKA KEJELEKAN...... 4857 
3884. MENDENGARKAN TA'LIM VIA RADIO TETAP BERPAHALA ? oo. 4858 
3935. SUNNAH MEMBAWA BUAH TANGAN SAAT PULANG DARI BEPERGIAN ?............ 4859 
3937. MAKSUD TAHADDUTS BIN NI'MAH (MEMBERITAKAN NIKMAT oo... 4860 
4011. HUKUM TIDUR SETELAH SUBUH.........oooo oom nana 4861 
4027. BELAJAR TANPA GURU MAKA GURUNYA ADALAH SYETAN Poo... oo 4862 
4082. KEWAJIBAN MENGAGUNGKAN PARA ULAMA acc. 4863 
4113. GURU BERILMU MEMBIARKAN DIDATANGI ATAU MENDATANGI MURID ?.......... 4864 
4140. BOLEHKAH MEMBALAS CACIAN Poo... 4865 
4152. HUKUM MEMBUAT CERITA NOVEL ATAU KISAH FIKTIF......oooooooooooo oo 4866 
4187. PERBEDAAN ANTARA SYAHWAT DAN NAFSU... mma 4868 
4199. HUKUM PENGHIANAT oo. omar 4870 
4221. AKIBAT JIKA SERING MELAKUKAN HAL YANG MAKRUH. oom. oo 4871 
4222. HUKUM MINUM AIR BEKAS CUCI KAKI IBU... moon 4872 
4271. HUKUM LIKE STATUS FACEBOOK YANG BERISI KEMAKSIYATAN..........oo 4873 
4272. AL 'AIN ATAU PANDANGAN MATA JAHAT.......o..ooo oom 4874 
4448. HUKUM MEMBUAT KAGET ORANG LAIN... mmm 4878 
4454. BOLEH NGAJI KITAB GURROTUL 'UYUN DI SIANG HARI BULAN RAMADHAN ?.. 4878 
4468. PAHALA BERBUAT BAIK PADA ORANG YANG MENYAKITI KITA... oo 4879 
4556. HUKUM BERCANDA...» coco. anne 4881 
TASHAWWUF 4884 
0454. MENGENAL TASAWWUF.......o.oooooooo omar en ennnnennannnaaan 4884 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 6s ) 


F0013.:.DUNIA. TASHAWUF cie eington ban nanang bleh manakala 4895 
F0014. SEKELUMIT TENTANG THORIOOH (TAREKAT)....oo.ooooooo mmm #W#mmmnnnnnannnn 4903 
F0018. STANDAR THORIOO' ion inna mena bom annisa ea ena beam na aan 4907 
F0015. SEKELUMIT TENTANG HIRARKI KEWALIAN........o. Woman 4912 
1076: WALI-ABDAL: panen hn da sean an ana aa naa Tema na ea 4917 
0140. MAKSUD NAFSUL MUTHMAINNAH "JIWA YANG TENANG "dio. Kom mnnnnaaaaan 4918 
2027. PEMBAGIAN NAFSU MENURUT SIFATNYA......o. oo. mmm 4919 
0233. SYARI'AH, THARIOAH, HAOIGAH DAN MA'RIFAH.........oooooWo.W mma 4921 
0283: "FAOIIR? ALA-SU Ibn mna laa naa nh nia akan 4924 
0284. IMAM ASY-SYAAFI'IY DAN SHUFI.....ooooooro oo mma 4925 
0390. Pancaran Sinar Tawadhu'.............oo oo. momoka 4927 
0394. KESAKSIAN IMAM EMPAT TERHADAP TASHAWWUF oom mana 4928 
0403. CINTA ALA ROBII'AH AL-ADAWIYYAH........... oom 4929 
0483:.Agidah dan TaSAWUF...ii nian nian akan anna anal 4933 
0541. TASAWWUF : TANDA HUKUMAN DARI TUHAN... oo. oom 4934 
0920. PERBEDAAN SYARIAT, THORIOOH, HA@IOAH DAN MA'RIFAT ......oooWo.o 4934 
1509. KRITERIA ULAMA DUNIA DAN ULAMA AKHIRAT......o.oooWooWom mm mma 4938 
1527. ARTI UNGKAPAN MEMBERI PEDANG PADA PERAMPOK... momo 4939 
1620. ISTIAOMAH LEBIH UTAMA DARIPADA SERIBU KAROMAH oom mma 4940 
1641. PENGERTIAN FITNAH DAN MACAM-MACAMNYA...oii.oo.oWoo#o mna 4942 
1801. PERBEDAAN HAWA DAN NAFSU... oom mnta 4943 
1930. PEMBAGIAN WALIYULLAH DAN CIRI-CIRINYA.........ooooWo. manah 4946 
2147. MA'RIFATSROSUL 55 ena nsi ii anenanan denim nana hana nan edan Mah aan Makna kana nana n ani aan ma maba n aa aah 4948 
2184. MAKSUD DUNIA ITU GELAP ( ADDUNYA DZULMATUN Jd... mann 4950 
2187. KAROMAH AULIYA' SYAIKH HASAN ASY SYADZILI........o.ooocooo mann 4951 
2372: DEFINISIIKA LAS. 2 ani han nian SE aan naa Ea dai 4952 
F0061. Tingkatan Dalam Ibadah..........». oo. om nana 4955 
F0172. TENANG ZUHUD ibn tentang ma anna aa meh nnbnna ananda ngak 4957 
4091. APAKAH KITA WAJIB ZUHUD Poo...» mmm mnta 4959 
2450. MAKSUD MEMATIKAN NAFSU............ oo mmm 4962 
2517. DEFINISI, TINGKATAN, HAKIKAT DAN CIRI-CIRI IKHLASH...........e. oo mma 4963 
2760. GODAAN DAN TIPUDAYA WANITA VS GODAAN SYETAN, BESAR MANA ?........... 4967 
2782. TIPS CARA MEREDAM AMARAH DARI IMAM ALGHAZALL. oom mann 4967 
2787. BERBUAT AMAL BAIK NAMUN TAKUT RIYA' Panam mma 4968 
2848. KENAPA KEBANYAKAN SANTRI ADEM-AYEM MESKI BANYAK HUTANG.............. 4969 
2937. UTAMA KAYA YANG BERSYUKUR ATAU FAKIR YANG SABAR Poo. om 4970 
2993. PERBEDAAN AL-'AFWU DAN AL-MAGHFIRAH.....oooooo mm mmm 4971 
3022. TANDA-TANDA ALLAH RIDLO DAN MENCINTAI HAMBANYA...o.iooWoW mna 4973 
3033. PENGERTIAN TAKABBUR DAN HUKUMNYA.......do oom inna 4974 
3104. PENGERTIAN IBADAH...» mm mmm 4976 
3173. INILAH CARA MENGHILANGKAN PENYAKIT RIYAS mai. co oo #mnnannnnnnnnnnann 4977 
3179. TANGGUNGAN ALLAH SWT KEPADA SEMUA MAKHLU@ANYA...id.Wom maan 4979 
3222. CARA MENCEGAH WAS-WAS DARI SYEKH ABUL HASAN AS SYADZILI................ 4980 
3234. TERNYATA DZIKIR DALAM HATI BERPAHALA.......... oo. oma 4981 
3247. HAKIKAT UJIAN DAN COBAAN HIDUP ........... oom mantan 4982 
3265. PERIHAL RIYA' JALIY DAN RIYA' KHOFIY.....o.oooco.o om mmm 4983 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 66 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 


3266. 
3268. 
3274. 
3275. 
3278. 
3290. 
3301. 
3304. 
3333. 
3338. 
3347. 
3363. 
3371. 
3395. 
3463. 
3475. 
3476. 
3495. 
3496. 
3616. 
3622. 
3626. 
3662. 
3683. 
3687. 
3693. 
3752. 
3768. 
3816. 
3820. 
3827. 
3912. 
3920. 
3929. 
3940. 
3982. 
4088. 
4117. 
4118. 
4129. 
4133. 
4139. 
4151. 
4163. 
4167. 
4189. 


BERSABAR DALAM MENJALANI MUSIBAH......o.oooooooo oo. 4987 
TAWAKKAL DALAM URUSAN RIZKY........oooooo oom inna ntar 4989 
KEBAHAGIAN ALLAH SWT ATAS TAUBAT HAMBA-NYA.........ooooo.oomomooo 4991 
DOSA LAKSANA NOKTAH ATAU TITIK HITAM DALAM HATI...» om 4995 
BAB: KH KAS Sha an aa mna dam ahad am hn anna 4997 
TAWASUL DENGAN AMAL SHOLEH... oom enam 5001 
DIMANA LETAKNYA AKAL MANUSIA Po... oom nnnnnnaan 5001 
PENJELASAN TENTANG BERTAMBAHNYA UMUR...» mn anneannnnaann 5002 
GODAAN IBLIS KEPADA FUGOHA (“ULAMA AHLI FI@IH). oo. 5007 
TASAWUF FANA' KALAM SUFI TIDAK BOLEH DIFAHAMI SECARA HARFIYAH...... 5008 
SIAPAKAH RIJALUL GHOIB ITU ?...ooooooo oom ena 5011 
ANJURAN BERLAKU JUJUR DAN MENJAUHI DUSTA......o.ooooWo oom. 5013 
MA'SHIYAT MENYEBABKAN 'TIDAK DITERIMANYA SHOLAT SELAMA 40 HARI'.. 5016 
ANJURAN TIDAK BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH SWT... 5019 
TA'RIF DAN BENTUK DA'WAH.....o..ooococooo oom ienan anne naa 5021 
MAKSUD DAN TUJUAN KEWAJIBAN DARI ALLAH... nana 5023 
PUTUS ASA TERMASUK DOSA BESAR...» oom 5024 
TERTAWA MENGERASKAN DAN MEMATIKAN HATI... 5026 
MAOOM MAHABBAH oom. mmm enam ena 5028 
INILAH OBAT DENGKI. oi sisi an ttm men ane nanah 5029 
BOLEHKAH MENINGGALKAN KEWAJIBAN KARENA BELUM IKHLAS ? oi. 5031 
TASAWUF JUMLAH AHLU SUFFAH........ooooooo oo Women nana 5033 
PENGERTIAN:SABARo.ooo»e2335555vn5n van sninetada5nanannana Na anda Kane mana nana naa Ka nda Na Bah Naga ha ena an dan asah 5034 
PENYAKIT HATI ("UJUB). co. 5041 
BISAKAH JIN MENJADI WALIYULLOH ? oom nnnnnaan 5042 
PERBEDAAN KHOUF DAN HAZAN.....oo.WoooWoo momo mma 5043 
MEMAAFKAN ORANG DZOLIM.....o.oooo coco commitment 5044 
TEMPAT TERSIMPANNYA RIDHO DAN MURKA ALLAH....oo..ooooooom.mo mm 5045 
MAKSUD DARI "HATI YANG MATI So... dor oanrennnn tenan nana 5047 
ISTILAH AL-MAOOM DAN AL-HAAL DALAM ILMU TASAWUF oo... om 5047 
PERBEDAAN ANTARA UJIAN DAN SIKSAAN........ooco como. 5049 
HUKUM BERMUKA MASAM PADA ORANG AHLI MAKSIAT oo... 5050 
MENCARI KERIDHOAN ALLAH DALAM SETIAP AKTIFITAS IBADAH...» 5052 
TA'RIF:DARI DA'WA Hb ha bni harian aan mana anna 5053 
HUKUM WANITA MENJADI MURSYID THORIGOH.........»ooooo oma 5055 
INILAH RESEP JITU BISA ISTIGOMAH.........ooooooooomommn ena nnanan 5056 
TENTANG AHWAL DI DUNIA TASAWWUF....o.oo. docomo oma 5057 
PENGERTIAN RAHMAT ALLAH SWT oo. Women 5057 
APA SIH WALI ABDAL ITU P...oooooooo oom ena 5058 
KISAH SUFI TERKENAL... oom nenen 5059 
SIAPAKAH YANG LEBIH MULIA ANTARA HABIB, KYAI DAN GUS Po... 5061 
MENGENAL SUFI ABU YAZID AL BUSTHOMY........oo»ooooooo. anna 5062 
MAKNA ALLAH MAHA PENGAMPUN.......o..oooooo Woman anna 5063 
MATINYA HATI DALAM 10 PERKARA, PENYEBAB TIDAK TERKABULNYA DO'A.. 5065 
CARA BERTAUBAT KARENA BERZINA DENGAN ISTRI ORANG... 5066 
EFEK RIYA', TAKABBUR DAN DENGKI, .....ooooooooo oom menanam 5067 


O 2015 www.piss-ktb.com 


94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 


BAB 27 


D0 NO OB ON 


DAFTAR ISI 


4200. SIAPAKAH YANG DIMAKSUD SEBAGAI HAMBA ALLAH Pd... men anna 5068 
4205. TIGA MACAM TUJUAN IBADAH... naa 5070 
4218. MAKNA DARI BAROKAH ii em an an en mana ata 5071 
4230. SUFI WANITA ROBI'AH BINTI ISMA'IL ASY-SYAMIYAH......... oom 5072 
4237. MEMASUKKAN AMALAN DUNIA KE DALAM AMALAN AKHERAT.....ei oo 5075 
4251. HASUD ATAU IRI DENGKI 4...» ente ena en tenan mean anna anna 5075 
4273.:CINTA'NABI.DAN:ISTIGH FAR.» oi nenen pena inna pena mn paman benahi anna 5077 
4275. TENTANG RIDHO DAN IKHLAS... nana 5080 
4290. PETUNJUK KEBAIKAN DAN KEBURUKAN.....i...o. mina 5085 
4471. TIDAK AKAN MERUGI, ORANG YANG MENUNJUKKAN KEPADA KEBAIKAN........ 5086 
4508. KEWAJIBAN MENJAGA DIRI DAN KELUARGA DARI HAL MAKSIAT... mm. 5086 
4509. MA@OM MAHMUDAH....... oo nana 5088 
4534. PERBEDAAN SUM'AH DAN RIYAS. ii... 5090 
DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR 5094 
1918. HUKUM BERDOSA iii enni ena ena anta benni oma beban amonia apaan 5094 
0150. Adab. Berdoa... ine aa ane aka na alan baka 5095 
3633. ADAB: BERDZIKIR::5x15io pen ie nata beat badan umma aa 5101 
3373. HUKUM BERDZIKIR BAGI ORANG YANG TIDAK DALAM KEADAAN SUCL.............. 5102 
3306: TANDA TERKABUELNYA DOSA inii na banana nana nana aan banana Danny aan ananda 5103 
0058. Mengucap dan Menjawab Salam Non MUSIim......oo oom 5104 
0085. Menjawab Kiriman Salam...» momen 5106 
0213. Menjawab Salam via penyampai salam ( Titip Salam )..........ooo om 5107 
0210. Cara menjawab salam via tulisan... oom 5107 
2124. HUKUM MENJAWAB SALAM TAMU TETANGGA... one 5108 
3121. HUKUM MENJAWAB SALAM TAMU SAAT SUAMI TAK DI RUMAH... 5109 
0237. UCAPAN SALAM DAN NON MUSLIM... eneennnnnnnnnnnnannnnnn 5110 
1498. MEMBACA BISMILLAH SEBELUM SALAM... oo nana 5112 
2802. SIGHOT REDAKSI MENJAWAB SALAM YANG BENAR... ino 5113 
4025. HUKUM SALAM PENUTUP SETELAH SELESAI PIDATO... 5114 
4270. UCAPAN SALAM DIGANTI SELAMAT PAGI DAN SIANG... men nnanan 5114 
4535. MENGUCAPKAN SALAM KE RUMAH KOSONG... nana 5115 
0001. Ratib Al-Hadad....».» 2000 aa aa nana 5116 
0069. Al-Wirdul Lathif Beserta Terjemahnya...» oo 5122 
0121. Etika Bersholawat dan Shalawat diringi Alat Musik... 5134 
0128. Membaca Do'a Sebelum Aamiinnya Al-Fatihah... 5139 
0217. WIRID-SAKRAAN ain naa erna ra Na na Nana ara 5140 
0224. GUS DUR IN MEMORIAM : SYI'IR TANPO WATHON......... oem 5143 
0333. Kesalahan Penulisan Aamiin Yang Sering Terjadi.....................ooo on 5147 
0393. AMALAN UNTUK MENGATASI GANGGUAN JIN & SYETAN........i one 5149 
0412. Amalan Usai Sholat Jumat...........».oooo men annnan 5150 
0496. TATA CARA MENGHILANGKAN PENGARUH SANTET... 5152 
0499. Saat-saat DOA IJABAH iii naa 5153 
0527. MENGUMANDANGKAN TAKBIRAN DI HARI-HARI BIASA...» 5156 
0589. Do'a Amalan Obat Sakit Gi'gi................ooo oom 5157 
0618. SYARAH SHOLAWAT NARIYAH.....W. oo nana 5158 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 68 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 


0629. DO'A AGAR MENDAPAT ANAK LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN 2... man 5160 
0656::DZIKIR:FIDAA"(TEBUSANJ: 2:2 2ex2 ii nan2a rara iban nenen nagari ana Dana ensan an hang aan Bh iasaan 5163 
0688. Doa Hamil dari Mbah Kholil bin Abd. Lathif Bangkalan................. on 5166 
0690. Doa Pernikahan dari Mbah Kholil bin Abd. Lathif Bangkalan...................o.. 5167 
0726. Amalan Dan Do'a Pergantian TAHUN............... oo 5167 
0731. DOA PERGANTIAN TAHUN. ee ema ena esa aan 5171 
0766. Maksud Palam Lafadz Afiat / Afiah................... on 5172 
0771. Membaca Basmallah Sebelum Salam Tidak Disunnahkan................ io. 5174 
0782. Wirid / Pujian Sebelum Shalat Berjamaah ...................ooo nan 5176 
0934. ENAM BELAS WAKTU DAN TEMPAT DIKABULKANNYA DO' Ao... ion 5177 
0994. DO'A SAAT TELINGA BERDENGING.....W....oo oma 5178 
1021. Terjemahan Maulid Adl-Dliyaul LaMi?.......».ooo oom ena 5178 
1038. TIPS-TIPS MEMILIKI BAYI LAKI-LAKI...» oom one en nnnnnnnnnaa 5189 
1182. BOLEHKAH MENGAMALKAN SUATU AMALAN TANPA GURU 2... oma 5191 
1306. BERDO'A MELALUI MEDIA FACEBOOK...» oom ena naa 5191 
1351. MENDO'AKAN ORANG NON MUSLIM...» Wooden nana 5193 
1356. BOLEHKAH GELAR RODHIYA ALLAAHU ANHU UNTUK KALANGAN AWAM......... 5194 
1364. MENGAPA KITA HARUS BERDO'A Poo. na nanaan 5195 
1475. BERSHALAWAT DENGAN IRINGAN MUSIK LAGU DANGDUT... oom 5197 
1521. DEFINISI ISTIGHO SAH. eren erna been ena nemenin one ena iban 5198 
1531. DO'A AGAR DI BERI KEMUDAHAN, KELANCARAN DAN BAROKAH.. io... 5199 
1538. BERSHALAWAT DI KAMAR MANDI... oo. ee anna 5200 
1584. HUKUM DZIKIR JAHR ( SUARA KERAS )....o.oo oom naa 5201 
1617. Doa sebelum belajar dan Do'a selesai pelajaran............... oo. oom 5205 
1627. RUANG: LINGKUP: DO'A widi serena ion enno Be bonn end mon ban emban 5206 
1642. BOLEHKAH MENGGANTI LAFADZ SALAM oo... 5208 
1644. SYARAT-SYARAT PEMBUATAN RAJAH... oma 5209 
1761. GELANG-GELENG KEPALA KETIKA BERDZIKIR.......o.o momen 5210 
1816. MAKRUH MENULIS --Lo- SEBAGAI GANTINYA «5! (JS 2haal dn oonona nenen nane nana 5211 
1836. KETUPAT & UCAPAN TAGOBALALLAHU MINNA WAMINKUM. oo. como 5211 
1869. KEUTAMAAN DZIKIR BERJAMA'AH....o..o. ee nana 5218 
1870. PERIHAL TULISAN " MARHABAN YAA RAMADHAN “anne 5219 
1885. .DO'A PINDAH RUMAH. mono nenin menenteng angka 5219 
1887. KAIFIYAT DAN AMALAN SAAT ZIARAH ROSULULLAH SAW...» on 5220 
1893. AMALAN DIBERIKAN KECERDASAN MELEBIHI LAINNYA... men ennnnnnnnann 5222 
1927. BACAAN PENGGANTI SUJUD TILAWAH oo. ee nana 5223 
1994. DO'A DIAWALI BASMALLAH - SHOLAWAT TIDAK AKAN TERTOLAK.......o. 5223 
2026. JUMLAH PENGULANGAN TAKBIR HARI RAYA | DUA / TIGA KALI J. noona 5224 
2118. DO'A EMPAT BULAN KEHAMILAN KANDUNGAN... eno nana 5225 
2121. BERDO'A DENGAN ISMUL A'DHOM....... iii. nana 5226 
2173. HUKUM BERDO'A MEMINTA MAT... mena nnnaan 5227 
2234. DO'A ANAK SHALEH UNTUK ORANG TUA SU'UL KHOTIMAH men nnanaan 5229 
2317. MANFAAT DAN TUJUAN RU@YAH.......... ion naa 5230 
2333. AMALAN AGAR RUMAH DAN PEKARANGAN AMAN DARI PENCURI. oom. 5231 
2336. FAEDAH BERSHOLAWAT KEPADA NABI SAW... on 5232 
2337. KEUTAMAAN AYAT KURSI... in in mna na ma na maa ena aa 5234 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | & ) 


78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 


87 
88 
89 
90 


91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 


104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 


119 
120 


2338. FADILAH DZIKI R- ii 2ieni ain en akan ena Damai amankan anannaa 5236 
2412. KEUTAMAAN DZIKIR HATI DAN LISAN........... oom nenen nan 5237 
F0005. KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT PADA HARI JUM'AT... 5239 
F0016. DO'A SAAT HAMIL DAN MELAHIRKAN... oo ee nana 5240 
F0046. Doa Dan Amalan Mendekatkan JODOH........... oo. oma 5241 
F0097. SHOLAWAT DAHLAWY iseng initial nama iban mgkn 5242 
FO101-- TENTANG HILI Bener Ana Bana mhn Ban iban EN ba beban nan 5242 
F0113. Jangan Pernah lelah memohon dan berdo'a...» oma 5246 
2502. CARA MENENGADAHKAN TANGAN SAAT BERDO'A DAN HUKUM BACA 

ALFATIHAH SETEKAHNYA. sisi neon nan nan nian naa ama man an ama 5249 
2657. INILAH DOA 10 HARI TERAKHIR ROMADLON...... no meenannnnnnnnnnnnnaan 5252 
2674. AMALAN AGAR RUMAH AMAN DARI PENCURI. ion 5255 
2762. HUKUM MEMBACA BISMILLAH SAAT MAU MEROKOK... nm 5257 
2830. PENYUSUN SHALAWAT ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA BIKA AN 
TUSHOLLIYA: DST ine eibnn pn nian gia hnnasa Lin pan nanah ane anan ena aah ena aan h ae aa Naaah a ba ana anna 5259 
2852. DOA AKHIR TAHUN & AWAL TAHUN... onta 5261 
2975. AMALAN JIKA INGIN MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI / PEREMPUAN... ea 5269 
3005. HUKUM BERSHOLAWAT TANPA DI SERTAI LAFAD ALLAH... 5270 
3039. KHASIAT DOA NURBUAT mean isita nama nan ma oa anna ena 5271 
3054. AMALAN ASADULLAHI GHALIB SINGA ALLAH YANG MAHA PERKASA................ 5273 
3133. DOA 'ALAIHIS SALAAM UNTUK SELAIN NABI... oo 5274 
3144. DOA MALAM PERTAMA BULAN RAJAB......i. oo 5276 
3153. KUMPULAN DOA SURAT YAASIIN DAN WAOI'AH SERTA AYAT LIMA........oom 5277 
3236. MENGAPA MENDAHULUKAN BERLINDUNG DARI 'ADZAABI JAHANNAM ?........... 5282 
3320. DO'A DUA MALAIKAT KETIKA PAGI HARI... oom 5283 
3375. MAKNA SHOLAWAT DARI ALLAH, MALAIKAT DAN UMMAT... 5284 
3505. TAMBAHAN LAFADZ 'TA'ALA' DALAM SALAM (REVISI)... mma 5285 
3519. KEUTAMAAN DZIKIR SUBHANALLOH, WALHAMDULILLAH, WALAA ILAAHA 

II LALELOH WALEAHU!AKBAR. co nii ben enond matan gan nada nanas anna 5287 
3552. HIKMAH MEMBALIK TELAPAK TANGAN DALAM DOA TOLAK BALA... 5289 
3589. JENIS DO'A YANG TIDAK DIKABULKAN......... oo. nie 5290 
3617. PENGERTIAN KALIMAT UCAPAN ADALAH DO'A.... enam 5291 
3629. DO'A TOLAK BALA. ie an ana aa aa 5293 
3632. MELANJUTKAN AMALAN DZIKIR YANG TERTINGGAL....... ion 5294 
3722. DASAR DO'A AKHIR DAN AWAL TAHUN... 5294 
3766. KUMPULAN BEBERAPA SHIGHOT SHOLAWAT... oom 5296 
3845. INILAH REDAKSI SHALAWAT YAMANIYAH DAN SHALAWAT KA'BAH............. 5299 
3856. HUKUM MEMBERI IJAZAH LEWAT STATUS DI FACEBOOK... oma 5302 
3886. SHIGHOT SHOLAWAT YANG PALING SEMPURNA... 5302 
3918. DO'A KETIKA BALITA MENANGIS DI MALAM HARI dominan 5304 
3965. REDAKSI TEKS SHOLAWAT JAWAHIRUL ASROR........ oo 5305 
4074. KEUTAMAAN SHOLAWAT FATIH oo 5306 
4109. MANA YANG LEBIH UTAMA, DZIKIR SIRR (PELAN) ATAU JAHR (KERAS) ?.......... 5308 
4131. NAZHOM SIFAT CIRI-CIRI KHUSUS NABI MUHAMMAD SAW : "LAM 

YAHTALI M4 inna men nan anna aan akan sana aa anak 5310 
4172. DO'A DAN TIP'S PENGUSIR NYAMUK.........o. one 5310 
4213. SHOLAWAT NURUDZ DZAT LIS SYAIKH ABUL HASAN AS SYADZILI........a oo. 5312 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(70 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


121 
122 
123 
124 
125 


126 


127 


BAB 28 


DO ND OB ON 


4312. DO'A MENJENGUK ORANG SAKIT... mma 5313 
4321. INILAH DO'A NABI SULAIMAN 'ALAIHISSALAAM oo nana 5315 
4334. MEMBACA SHALAWAT DISERTAI RIYA' TETAP BERPAHALA Poo nnnanan 5315 
4389. DO'A "HIDUPKANLAH AKU SEBAGAI SEORANG YANG MISKIN..." oo mna 5317 
4405. AMALAN TOLAK TIDUR, MUDAH TIDUR & BANGUN DENGAN WAKTU YANG 
DIKEHENDAKI ade Ra an an ga ANA am hain AN Rn an Eun 5319 
4441. BOLEHKAH ISTIRJA' INNA LILILLAHI WA INNA ILAIHI ROJIUN UNTUK SELAIN 
MUSIBAH KEMATIAN bini eni ena naa boong dangaa Depe naagin 5321 
4544. LETAK UCAPAN MASYA ALLAH DAN SUBHANALLAH...» eno anna 5324 
FADHOILUL A'MAAL 5330 
0364. KEMULIAAN BULAN RAJAB oo... oo nana 5330 
0377: JIHAD 1000 BULAN week aa ai 5332 
0378. Salah kaprah dalam ber ''tikaf..............cooo Women 5333 
0397. MERAIH LAILATUL GODAR......o. oo nana 5336 
F0072. RUMUS MENGETAHUI JATUHNYA LAILATUL @ADAR....... mena 5337 
0456. KEAJAIBAN LAILATUL @ODAR........ oo nana 5337 
0457. MAKALAH : LAILATUL GODAR - MALAM SERIBU BULAN...» 5344 
1780. PREDIKSI: LAILATUL @ADAR iii nee anna aa bahan an an memnk 5345 
0764. Mengusap Kepala Anak Yatim Pada Bulan Muharram...» oomomnaaaaan 5348 
0765. Cara Berbakti Kepada Orang Tua...» oom 5350 
0824. AMALIYAH : JEMPOLER'S SEBAGAI PUJIAN... ee 5351 
0885. AMALAN-AMALAN PEMBUKA PINTU SYURGA.......o oom 5352 
0981. GOLONGAN WANITA PENGHUNI NERAKA....o.. one 5353 
1128. KEISTIMEWAAN ANAK YATIM.....o.d one ena nana 5355 
1297. MENGAWALI SESUATU DENGAN BASMALLAH..... oo meeeennnnnnnnaa 5356 
1404. PEMBACAAN SURAT AL-ASHR KETIKA BERAKHIRNYA SUATU PERTEMUAN..... 5358 
1481. KEAGAMAAN : AMAL DAN PENERAPANNYA...... one 5359 
1672. MANFAAT DAN KEUTAMAAN ASMAUL HUSNA........ one nana 5361 
1673. KUNCI KUNCI PEMBUKA PINTU REZEKI.....o.. om nnnnnnnnnannaa 5389 
1957. Sejarah Hari Jum'at dan Keistimewaan Sholat JuM'at..............o. oom 5391 
2048. AMALAN-AMALAN MULIA DI BULAN MUHARRAM....... noona 5395 
2053. .KEUTAMAAN ASYURA (1 yi e.i2i5212 eh -5etaninenr nana nenndaah ai gaeh ena ma sandi aanhhn ae aa aa ta gah han tenan kas tnaah 5396 
2075. KEUTAMAAN ASYURA (2): nm en na na maka aminn 5399 
2076. KEUTAMAAN ASYURA (3). en mm ma nan aa 5401 
2077. KEUTAMAAN ASYURA (4) mo... ion anna 5405 
2072. Kisah Seputar Hari Asyura : TRADISI BUBUR SURAN............ mona 5408 
2073. Kisah Seputar Asyura : PEDAGANG KURMA PENYANTUN ANAK YATIM... 5410 
2074. Kisah 'Asyura : SEORANG NASHRANI MASUK ISLAM BERKAT MEMULIAKAN 

PA An na na nan nan in NN Pan it NT NN ID 5412 
2192. AMALIYAH REBO WEKASAN ( MU@ADDIMAH Ji... naa 5413 
2193. AMALIYAH REBO WEKASAN (1)... nana 5415 
2194. AMALIYAH REBO WEKASAN (2)... naa 5416 
2195. AMALIYAH REBO WEKASAN (3)... nana 5418 
2196. AMALIYAH REBO WEKASAN (4)... nana 5419 
2198. MEMBUBARKAN MAJELIS DENGAN BACAAN SHALAWAT oo ena 5421 
2252. WAKTU KESUNNAHAN TIDUR @OILULAH......... one 5422 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


36 2378. PAHALA YANG TIDAK TERPUTUS......i... ina nanananananananananannnannnnnnnnnan 5423 
37 2431. MAKALAH : SEPUTAR MALAM NISHFU SYA'BAN | ....ana na nanananananananannnnn 5424 
38 2432. MAKALAH : KEUTAMAAN DIBULAN NISFU SYA'BAN....inananananananananananananan 5426 
39 F0052. SEBAGIAN “AMALIAH DI MALAM NISFU SYA'BAN....ii ia nanananananananananann 5428 
40 4398. KAIFIYAH MEMBACA SURAT YASIN & DO'A MALAM NISHFU SYA'BAN................. 5431 
41 F0012. KEUTAMAAN @IYAMUL LAN... 5435 
42 F0057. PEMUDAH DAN PENYEMPIT DATANGNYA RIZOL.....oo»» mmm 5436 
43 2649. FADHILAH SURAT AL-IKHLAS.....oooooooo. mmm mm mn 5439 
44 2650. HARI DAN AMALAN YANG PALING BAIK... oom mmm mm mmm mn 5440 
45 2837. BALASAN SODAGOH MATERIL... oom mmm mn 5441 
46 2928. SEDEKAH PALING AFDHOL ITU KE SAUDARA DEKAT...» momo mm man 5441 
47 3253. WARNING BAGI YANG SEDANG BUANG AIR BESAR... oo oom 5444 
48 3261. SUNNAH TIDUR MIRING SEBELUM SHOLAT SUBUH DAN MANFA'AT TIDUR 
MIRING: Aedes amanat nata nn aitem e ana aan naa adan an aa banana sangan anna ada anna goo engan aan adan 5445 
49 3293. AMALAN BULAN RAJAB, SYA'BAN DAN RAMADHAN...» mm mana 5449 
50 3360. SERUAN DAN PANGGILAN BUMI KEPADA BANI ADAM... ian anananarananananananaan 5450 
51 3464. KEUTAMAAN HARI RAYA IDUL FITRI... or oreo rananannnnnannnnnnnnnnhhn 5452 
52 3518. PERIHAL AMALAN YANG DAPAT MERINGANKAN SAKAROTUL MAUT ..inanaranananann 5456 
53 3876. SEDEKAH YANG PALING AFDHOL........ ara ranaranananananananannnannnnnannan 5457 
54 3974. MENGHIDUPKAN MALAM HARI RAYA DENGAN SHALAT..iianananarananan 5457 
55 3983. SEJARAH TRADISI MEMBUAT BUBUR SURO PADA 10 MUHARAM .aasasanananananann 5458 
56 3984. TRADISI MEMBUAT BUBUR MERAH PUTIH DI BULAN SHOFAR ina nananananananananaann 5459 
57 4015. HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI DI HARI LAIN KELAHIRANNYA (TIDAK 
DI BULAN RABI'UL AWWAL): neon tie enno neha bagan adain 5460 
58 4044. SHODAOOH ILMU LEBIH UTAMA DARIPADA SHODAOGOH HARTA Pasaran 5461 
59 4212. CUKUR SETIAP HARI RABU SELAMA 40 RABU... ana na nanananananananananananannan 5462 
60 4263. BACAAN JUMAT AKHIR BULAN RAJAB.....i iii na nananananananananannnnnann 5463 
61 4319. HIKAYAT WANITA PEMBACA SURAT AL IKHLASH SETIAP HARI DI BULAN 
RAJAB-— abon na Sana aa nan ah 5464 
62 4411. FADHILAH MALAM NISFU SYA'BAN (BAGIAN 4“)... omah 5465 
63 4447. MAKNA DAN HAKIKAT IDUL FITRI...» io. roro ranannnnnnnnnnnnnnnnn 5467 
64 4547. HUKUM ZIARAH KUBUR SAAT HARI RAYA....ininanasananarananananananannn 5468 
65 4557. HAL-HAL YANG DIANJURKAN DI AWAL TAHUN....iiianananananananananananan 5469 
66 4571. AMALAN SUPAYA TERKENAL DI LANGIT... arora rananananannnnnnnnnnnhn 5472 
BAB 29 TARIKH 5476 
1: - SIROH:NABAWIYAH 25 inn mn tan GA nana aan aan anal 5476 
3446. SILSILAH NASAB NABI SHALLALLOHU "ALAIHI WA SALLAM.........o Wo... 5476 
4344. PEMBERIAN NAMA NABI "MUHAMMAD" MELALUI ILHAM........ooooo# 5477 
3843. INILAH NAMA-NAMA NABI MUHAMMAD SAW YANG BERJUMLAH 201......oo» oom Km maan 5478 
0724. Nama-nama NENEK Nabi Muhammad Shallallaahu "Alaihi Wasallam... oom. 5482 
3528. NASAB KETURUNAN RASULULLAH... oo. ##. mm. .#nnnnkaan 5483 
0425. KLARIFIKASI TANGGAL / HARI KELAHIRAN RASULULLAH SAW.....i...cco mo Ko... 5484 
4240. NABI MUHAMMAD PERNAH DISUSUI IBUNDANYA SENDIRI...” Wo. mm. # maa 5486 
1839. MAHAR RASULULLAH SAW UNTUK SITI KHADIJAH......... oo... akn 5487 
0604. TARIKH HAJAR ASWAD....... oo. mmm... 5488 
0071. Detik-detik Wafatnya Rosulullah SAW...» momen 5491 
0316. Gelar dan Lagob para sahabat nabi...............»».ooooo.. oo oom. 5503 
0354. EMPAT PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA BULAN RAMADHAN... .aoocmoK mm maan 5505 
0725. Gelar FATHIMAH AZ-ZAHRA..........o oom. # mann 5507 
0752. GELAR DAN KEISTIMEWAAN FATIMAH AZ-ZAHRA......oWo#o.# mmm 5510 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(72 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0913. SIAPAKAH AYAH ABU BAKAR AS-SHIDDIA..........oooooooooooWomoomomommmenenenannannaaa 

1162. MENGENAL NUTAILAH BINTI JANAB BINTI KULAIB......oooooooco.oooooa 

1310. SUAMI SITI KHADIJAH RA SEBELUM NABI MUHAMMAD SAW...o.ooo.oooo.co.oo.mom 

1955. KITAB NURUL MUSHTHOFA - Kajian Biografi Nabi Muhammad SAW... 

1985. KHITAN NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU 'ALAIHI WA SALLAM..oooorooreroenennennennennnennnnnnanana 

2054. 

2129. 

2335. 

2386. 

2458. 

2524. 

2651. 

2725. 

2850. A@IAAH BAGINDA NABI SHALLALLAAHU 'ALAIHI WA SALLAM...oooooo room nnnnnannannaa 

2945. KEKHUSUSAN KANJENG NABI MUHAMMAD SAW YANG TIDAK UNTUK UMATNYA 

2946. KENAPA TIDAK MEMPERINGATI HARI WAFATNYA NABI MUHAMMAD.SAW ?..oooo.oo.co.o.momo 5572 

3413. ROSULULLAH SAW PERNAH MEN'THOLAO' HAFSHOH BINTI SAYYIDINA UMAR RLA Pe... 5573 

3579. UMMU KULTSUM PUTRI SAYYIDAH FATIMAH....oooooocorcoroo.coooommmommnannnannananannna 5577 

3679. NAMA-NAMA PEJUANG PERANG BADAR.....oooooooroorco.co.co.cooo.mo.o.oo momo 5577 

3731. KISAH UTUSAN NABI MUHAMMAD SAW KEPADA RAJA HERAKLIUS (Kaisar ROMaWi).................. 5585 

3750. TAHUN TERJADINYA ISRA' MI'RAJ DAN SHOLAT SEBELUM ISRA' MI'RAJ 

3764. 

3834. 

3999. 

4047. 

4056. 

4181. 

4214. 

4255. 

4288. 

4395. SAHABAT ANSHOR DAN MUHAJIRIN......o.ooorcorcoro.co.co.moooWoWoWoWom mann 

4470. BENTUK MIMBAR NABI MUHAMMAD SAW...o.ooooorocorco.co.co.moooomoWoWoommmnannnnnnnannnananaa 

4573. WAROOOH BIN NAUFAL....ooooooooooomoomenennnnennennnnnnnnnnanananannanananannnannnannNan anna 
0015. Benarkah Syekh Siti Jenar Itu Ulama Sesat ?...............oooommmmnaan 5609 
0034. Habib Husein bin Muhammad bin Thahir ( Jombang ) Al-Haddad.................. 5612 
0123. UMUR NABI:ADAM woeiia ee ta en dna mn aa lada hematingaeaa kaan 5615 
0134. Arti dan Nabi yang bergelar ulul 'AZMi..........oooo mann 5616 
0186. Orang Jawa Keturunan Nabi Ibrahim...» one 5620 
0244. Konsep EPISTEMIC dibalik BUAH KHULDI Po. 5624 
0336. Syaikh Abdul kariim al-@USyairiy.............o oo 5625 
0404. Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah ?..................ooo an 5629 
0448. Kontroversi Syaikh Ibnu 'Arabi.............ooo mmm 5634 
0460. Kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dan Syeikh Abdurahman Al-Akhdhar............... 5638 
0689. Tarikh Imam Zakariya al-AnShari............o oom 5639 
0696. Biografi Imam Abu Syuja' Shohibu Ghoyatut Tagrib...................ooo maan 5640 
0697. TARIKH IMAM IBNU HAJAR AL-'AS@ALANI. oo. ioo ion 5641 
0898. TARIKH : SULUK SYEIKH JANGKUNG........ oo 5645 
0926. NAMA LAIN ASHHABUL KAHEL. oom 5652 
1443. SIAPAKAH KAUM SHOBI'N ITU. moon nana 5652 
1529. NAMA-NAMA PUTRA LUKMAN ALHAKIM. oo... ee 5653 
1864. TARIKH : IMAM GOLAOSYANDY mo... nenen ee naa 5654 
1872. TARIKH : BIOGRAFI SINGKAT AL FAOIH MUOADDAM RA...» 5656 
1874. MENGENAL PENGARANG MAULID AL- BARZANJI. oo... on 5657 
1913. RAGAM BAHASA YANG DIAJARKAN KEPADA NABI ADAM... oo ennnnann 5659 
2036. AL- IMAM MUHAMMAD AL BAAAIR AL HUSAINI (114 H/ 732 M Jar... o oem 5661 


O 2015 www.piss-ktb.com 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 


47 
48 
49 
50 
51 


52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


DAFTAR ISI 


2334. BIOGRAFI SINGKAT IMAM MUSLIM... naa 5666 
2344. SIAPAKAH DZUL@OARNAIN Po... 5670 
2423. BIOGRAFI SYEIKH IBNU AAJURUUMI. oo. 5671 
F0035. SIAPAKAH AYAH NABI IBRAHIM.......ooo oo nana 5673 
F0051. Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid “Abdul Karim Al-Barzanjiy................... 5675 
F0058. Habib Abdullah Alaydrus Bin Abu Bakar Sakran............ oo. 5681 
F0063. Ibnu Athoillah As-Sakandariy Penulis Kitab Al-Hikam.............. mon 5682 
F0066. Sahabat Owais al-@arhi........o...ooo momo anna 5685 
2451. ISTRI NABI NUH AS MENINGGAL SAAT BANJIR Po... 5687 
2525. DAFTAR MAKAM AWLIYA DI JAKARTA... ion nan 5687 
2571. TARIKH : PEMBUNUH SAYYIDINA 'ALI KARROMALLAHU WAJHAH. oom 5690 
2660. SIAPAKAH SEJATINYA DZULGORNAIN ITU Pd. Woman 5693 
2758. Atika binti Zaid bin Amar bin Nufail : Jandanya Para Syuhada...» 5695 
2765. NAMA. ASLI NABI KHIDIR. 2. mn naa min mia mn nana anna 5696 
3381. NABIYALLAH UZAIR 'ALAIHIS SALAM... ion 5697 
2791: KISAH:BARSESO. ea an nan nan ame mann ana aah 5700 
2794. KONTROVERSI DAN KHILAF SEPUTAR MASIH HIDUPNYA NABI KHIDIR............... 5702 
2804. MASA MENETAPNYA NABI ADAM DI SURGA SEBELUM TURUN KE DUNIA.......... 5710 
2828. SEBAB DIBUNUHNYA NABI YAHYA ALAIHIS SALAAM......... ion nana 5711 
2963. CUCU NABI YUSUF YANG MENIKAH DENGAN SEORANG NABI... anna 5714 
3006. YANG MEMBANGUN KA'BAH PERTAMA KALI NYA... 5715 
3007. NAMA ASLI SHAHABAT IBNU ABBAS DAN PUTRANYA RA... 5716 
3118. KISAH TULANG SEORANG NABI DIGUNAKAN UNTUK MENDATANGKAN 

HUJAN. ebi nee an ian sa an aa an ena an aa manakah naa Kena ba aah aan Bana a Kah aDa ag Ana nNai KN ena aan aa ika nsan 5717 
3149. KISAH MENGAPA NABI IBRAHIM DIGELARI KHOLILULLOH....... men nnnnnnaan 5718 
3203. DEFINISI ATAU TA'RIF SYEIKH........oo oo 5720 
3287. INILAH GURU-GURU DARI IMAM IBNU KATSIR. mo. mma 5721 
3289. JUMLAH PUTERA DAN PUTERI SAYYIDINA ALI KARROMALLAHU WAJHAHU...... 5723 
3299. PERBEDAAN UMUR SITI FATIMAH AZ-ZAHRO DENGAN SITI 'AISYAH UMMIL 

MU MINI Nie tenan ihsan bana nina und Pemda an ia ntu aa 5724 
3305. SIAPAKAH IMAM MUTAWALLI ?...o.ooo ee 5724 
3324. PUTERA DAN PUTERI DARI SAYYIDINA UTSMAN BIN AFFAN......... ion 5725 
3351. BIOGRAFI : Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir...............oo. 5726 
3357. KEUTAMAAN NEGERI DAN PENDUDUK YAMAN. oo. oo 5727 
3372. KATA 'SUNAN' DALAM LITERATUR BAHASA INDONESIA... 5733 
3432. ARTI:!NAMA AL GH ALA ai anang naa ana 5734 
3459. TEMPAT TURUNNYA NABI ISA ALAIHIS SALAAM......... oo 5735 
3474. KISAH NABI SULAIMAN BERSAMA ASHIF BIN BARKHOYA........ one 5736 
3497. BAHASA NABI ISA 'ALAIHIS SALAAM.......... oo one 5739 
3501. KISAH NABI KHIDIR MEMBUNUH SEORANG GHULAM....... oem 5740 
3615. SIAPAKAH IBNU SHOYYAD ? Lo... oo nana 5743 
3680. SIAPAKAH ISTRI-ISTRI NABI IBRAHIM AS ?........ oo. 5745 
3697. NAMA ORANG TUA SAYYIDINA ALI... 5746 
3708. NAMA-NAMA ASHABUL KAHFI DAN FADHILAHNYA oem 5746 
3715. BIOGRAFI SYAIKH ISMAIL ZAIN AL-YAMANI. ooh 5748 
3756. KISAH TAMIM AD-DAARIY BERTEMU DAJJAL....i...o. oem 5751 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(74 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


68 
69 
70 
71 


72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 


3761. KISAH PECINTA SAHABAT ABU BAKAR AS-SHIDDIO DENGAN ORANG SYI'AH... 5753 


3871. RIWAYAT WAFATNYA IMAM AS SYAFI Wo... nee 5756 
3924. NASAB DAN ASAL NABI ISMAIL & SITI HAJAR... oo 5758 
3950. BIOGRAFI SYEIKH HAMMAD MUSLIM (GURU SYEIKH ABDUL @ODIR 

AL: JAELANI Yin inn nemn  n a napa sal nm aan nam amanah 5760 
3952. NABI SHOLEH KETURUNAN NABI NUH ALAIHIS SALAM Po... 5762 
3972. KISAH LUKMANUL HAKIM oo. one nana 5762 
3990. KISAH 3 (TIGA) PEMUDA YANG TERPERANGKAP DALAM GOA... anoman 5765 
4023. KISAH NABI SYITS & 'UZAIR DAN BANI ISRAEL... 5767 
4046. BIOGRAFI SYEIKH ZAKARIYA AL-ANSHORY ion nana 5770 
4078. BIOGRAFI DAN SEJARAH IMAM GHOZALI. omi 5772 
4096. KISAH RATU BILAIS ISTRI NABI SULAIMAN AS... mn naa 5774 
4108. ISTERI DAN KETURUNAN NABI YUSUF 'ALAIHISSALAAM oom ena 5775 
4122. KISAH UZAIR YANG TERTIDUR SELAMA 100 TAHUN... ion 5776 
4147. SAHABAT NABI SAW YANG MENDAPAT GELAR SAYYIDU SYUHADA nan. 5779 
4148. INILAH PEMAKAN HATI SAYIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTHOLIB........... oo... 5780 
4178. RO'IL ADALAH NAMA LAIN DARI ZULAIKHO.......... noona nana 5781 
4190. ANTARA KA'BAH DAN NABI SULAIMAN ALAIHIS SALAAM.......... inna 5782 
4266. PERBEDAAN ULAMA' TENTANG NASABNYA NABI KHIDHIR.......... oem anna 5784 
4278. TENTANG NABI ISA, NABI ILYAS DAN NABI KHIDHIR ALAIHIMUS SALAAM.......... 5787 
4329. TARIKH : TRAGEDI PERANG JAMAL.....i ion nan 5789 
4357. INILAH 12 IMAM PENGGANTI NABI (KHOLIFAH) VERSI AHLUSSUNNAH................ 5792 
4369. SANAD KEILMUAN SANTRI PONPES AL-ANWAR SARANG REMBANG JATENG... 5793 
4393. DIMANA MAOOM IBU HAWA Poo. 5794 
4462. ORANG YANG PERTAMA KALI MEMBUAT MENARA MASJID... one 5795 
4538. NABI YAHYA LEBIH TUA DARIPADA NABI ISA ALAIHIMAS SALAAM ?.nnn no. 5795 
KAJIAN KITAB KUNING 5798 
1265. KRITERIA KITAB-KITAB MU'TABARAH oo nana 5798 
4054. MAKNA SINGKATAN MUSHONNIF DALAM KITAB FI@IH........o. oom mennana 5799 
2841. RISALAH PENTINGNYA MENGIKUTI MADZHAB EMPAT KARYA KH. HASYIM 

ASYGARI tennis tenan tan ena ana Bam pita ena ata aan ina ama 5800 
1998. Interpretasi Kitab Kuning...» oo anna 5806 
2983. HUKUM BELAJAR KITAB ONLINE TANPA GURU... nana 5807 
0066. Meraih Husnul Khotimah...» oo. oo mnnnnnalanannnnnnnlannnlll lala 5809 
0137. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 2... oom 5811 
0147. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 3... oma 5814 
0930. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 4... 5817 
0939. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 5... 5820 
0959. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE 6... oom maan 5824 
XXXX. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN OT... oom one nana 5828 
XXXX. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN O2........ oo onar 5833 
0816. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 03... ee 5836 
0817. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 04. ......i.oooo oo nan 5837 
0818. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 05...» oo 5838 
0819. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 06... oo ieeennnnnnannn 5839 
3294. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN O9.........ooo oom nana 5840 


O 2015 www.piss-ktb.com 


19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 
45 


DAFTAR ISI 


3294. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 10... Wo.” Wo mo. (Wana nana 5841 
3342. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN “IN... Wo. Wo mo J# Woman anna 5843 
3341. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 12. ....ooooooo oo oo Wo mo. JW oma anna 5844 
3343. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 13... oo Wo Wo... Woman aan 5846 
3346. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 14... Wo Wo mom mana anna 5848 
3925. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 16... oo. Wo... mom. Woo. Woman 5849 
0891. MAKALAH : KITAB KUNING DAN PESANTREN oo. Wo. mo. oom oom. 5853 
1134. MASALAH SYATTA : APAKAH KITAB SALAF MASIH RELEVAN Doom... 5857 
0892. MAKALAH : Kisah Isro' Mi'roj Nabi Muhammad Saw... on 5865 
1433. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN To... W mma 5873 
1434. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 2... Wo mm nana 5878 
1435. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 3... mo momo mm 5880 
1436. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 4... W mann 5884 
1437. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 5... W oo... 5889 
1454. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 6... mo. Wo mm. 5897 
1461. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN Tee... Wo mm maan nana 5906 
1462. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 8... mo om... mm 5908 
1463. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 9... mo mom Wo. 5911 
1464. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN A0... mo. mom 5915 
1778. TERJEMAHAN KITAB TAORIB TENTANG ZAKAT FITRAH.....ooooooo oo. mm 5918 
1875. TEKS DAN ARTI NADZOM 'AODIDATUL 'AWAM oo” WoW mana nana ana 5924 
1938. TERJEMAH KITAB MAFAHIM YAJIBU AN TUSHOHHAH....oo. oom nana 5928 
LARANGAN MENJATUHKAN VONIS KUFUR ( TAKFIR ) SECARA MEMBABI BUTA...oooooooocoooocooo.co 5929 
SIKAP SYAIKH MUHAMMAD IBN ABDUL WAHHAB MENYANGKUT TAKEFIR..oooooooooooco.ooooooooo 5931 
RISALAH PENTING LAIN KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN ABDUL WAHHAB DALAM MASALAH... 5932 
PENTAKFIRAN 
MEMAKI ORANG ISLAM ADALAH TINDAKAN FASI@ DAN MEMERANGINYA ADALAH TINDAKAN.............. 5933 
MAJAZ 'AOLI DAN PENGGUNAANNY Acer ee nana 5934 
URGENSI MENETAPKAN KAITAN ( NISBAT ) DALAM MENETAPKAN BATASAN KUFUR DAN IMAN........... 5935 
ESENSI MENISBATKAN TINDAKAN KEPADA PARA HAMBA..oooooooooooooooooooWo oom naa aeananamamaanan 5936 
PERBEDAAN ARTI AKIBAT PERBEDAAAN NISBAT LAFADH..oooooooooooooooocoooo oo Woo oo Wommmanaana 5936 
MENGAGUNGKAN ANTARA IBADAH DAN ETIKA.odo 000000000 nn anna ana aamamamaanan 5941 
PERANTARA SRK aan aaamamaanan 5945 
MEDIATOR PALING AGUNG.c aan amamamaanan 5949 
BAJU KEPALSUAN Been Den Ba Ba Rusun 5949 
ANTARA SEBAIK-BAIK BID'AH DAN SEBURUK-BURUKNYA..o.ooooooooooocoocoooooooooWoooWoomoanananaaanaa 5951 
PERBEDAAN PASTI ANTARA BID'AH SYAR'IYYAH DAN BID'AH LUGHAWIYYAH ooooooooococomo 5952 
AJAKAN PARA AIMMAT AT-TASHAWWUF UNTUK MENGAPLIKASIKAN SYARI'AT.c.oooo.ooo.ooco.cocooo. 5954 
SUBSTANSI KELOMPOK IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARI (ASYA'IRAH)..oooooooooocooocoocooooooooooo 5957 
ESENSI-ESENSI YANG SELESAI DENGAN KAJIAN. dooooooooooooonemnenen anna 5958 
PENGERTIAN TEWAS Uh aan aan 5960 
BENTUK TAWASSUL YANG DISEPAKATI ULAMA..c.oododen0n0n nenen aan aaamamaaaan 5961 
DALIL-DALIL TAWASSUL YANG DIPRAKTEKKAN KAUM MUSLIMIN... ooooooooooooooooooWo.Wo.oooooo 5962 
TAWASSUL DENGAN NABI MUHAMMAD SAW. SEBELUM WUJUD DI DUNIA...ooooocooooooooooooo 5963 
DOKUMEN-DOKUMEN TENTANG HADITS TAWASSUL ADAM AS.coooooooooooococoooooooooo oo. 5964 
1941. Terjemah Kitab Matan Abi Syuja' AT-TAORIB (Bab SIWAK).......ooo momo. 5964 
2022. KITAB SYARAH BURDAH 1... Woo nana aan nana ana 5966 
2023. KITAB SYARAH BURDAH 2...» coco. mom. ##J maan aan ana 5973 
4324. PERBEDAAN KITAB BADA"IUZ ZUHUR IBNU IYAS DAN IMAM SUYUT Lo... 5978 
2085. KAJIAN KITAB BADA'I IZ ZUHUR 1 : AWAL PENCIPTAAN NABI ADAM 
'ALAIHISSALAAM (ena banana BEN aah 5979 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(78 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


46 


47 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


70 


71 


72 


73 


74 


15 


76 


77 


78 


79 


80 
81 


2086. KAJIAN KITAB BADA!! IZ ZUHUR 2 : PENCIPTAAN NABI ADAM 


TALAIHISS AKA ia hn an aan ia nana aa nata kasian ta 5980 
2087. KAJIAN KITAB BADA! IZ ZUHUR 3 : AWAL PENCIPTAAN TUBUH DAN RUH 

NABI ADAM pe e ain nian ea n tanaka nanda an ananda aa Da Nana aa ab ANN A ASN A Nana aa ANA aaa AN aa NATA NAN ANaN mada Nan A Dani 5981 
2088. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 4 : AWAL KEHIDUPAN NABI ADAM... 5983 
2089. KAJIAN KITAB BADA!! IZ ZUHUR 5 : SUJUDNYA MALAIKAT PADA NABI ADAM.... 5984 
2090. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 6 : PERNIKAHAN NABI ADAM... 5986 
2091. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 7 : BULAN MADU NABI ADAM...........oooomoo 5987 
2092. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 8 : TERGODANYA NABI ADAM... 5989 
2093. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 9 : NABI ADAM AS. TURUN KE BUMI...» 5991 
2094. KAJIAN KITAB BADAI! IZ ZUHUR 10 : AWAL KEHIDUPAN NABI ADAM DI BUMI.... 5992 
2095. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 11 : NABI ADAM BERCOCOK-TANAM................. 5993 
2096. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 12 : AWAL MAKAN-MINUMNYA NABI ADAM...... 5994 
2097. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 13 : PAKAIAN DAN RUMAH NABI ADAM............. 5996 
2098. KAJIAN KITAB BADA!I IZ ZUHUR 14 : PUTRA-PUTRI NABI ADAM... 5997 
2099. KAJIAN KITAB BADAI IZ ZUHUR 15 : KISAH GOBIL DAN HABIL.......o.ooooo 5999 
2245. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 16 : ASAL USUL GEMPA BUMI & GERHANA....... 6000 
2253. KAJIAN KITAB BADA' IZZUHUR 17 : WASIAT NABI ADAM & KEADAAN IBLIS 
MENJELANG AJAL...ooo»oooo. moment ena ea 6001 
2257. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 18 : KISAH NABI NUH AS | BAG. I Ja...» 6003 
2265. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 19 : KISAH NABI NUH AS | BAG. IN J no.» 6004 
2345. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 20 : NABI NUH AS | BAG. INI Joo... 6006 
2353. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 21 : KISAH NABI NUH AS | BAG. 4...» 6008 
2369. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 22 : KISAH NABI NUH AS | BAG. 5 Jas...» 6010 
2377. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 23 : KISAH NABI NUH AS | BAG. 6)...» 6011 
2421. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 24 : KISAH NABI NUH AS | BAG. 7 Jane... 6013 
2457. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 25 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM' (BAG: 8 Jeriiesan Panen ani nata rana ian nna nd Tai maan akan Da Rana an aa DK KAN Ana an maan Kana 6015 
2508. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 26 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM. (BAG: 9 Jen inn an naik ht beng nari 6018 
2751. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 27 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM | BAG. 10 J....ooooooooWo oom ennennenanaennenna nnaa 6020 
2752. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 28 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM BAGAN Pen anna aan anna Mana Daan anaa ia manah ia 6021 
2753. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 29 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM BAG Aa pe be aan anon nana aa anda 6022 
2801. KAJIAN KITAB BADA!'I IZZUHUR 30 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM'K BAG: 93 Jaresa2e renta intan ann aman ana nana nana nban akan aan kanan akan an naa Naas nN aman AAN daan Kan EN anna na 6024 
2805. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 31 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM. (BAG: IA Pri aini aan adan alang ana 6026 
2987. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 32 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM. (BAG: A9 Jean bag anna anakan AR an aga na bi 6028 
2988. KAJIAN KITAB BADA!I IZZUHUR 33 : LANJUTAN KISAH NABI NUH 'ALAYHIS 
SALAAM (BAG: A6 Jina henna dandan nam haha na ana naa 6030 
3092. KAJIAN KITAB BADA!'! IZZUHUR 34 : KISAH NABI KHIDIR "ALAIHIS SALAAM | 
BAGIANG Jen ana an an makanan ni O an kana aa men ana ian mana Rain 6032 
3134. KAJIAN KITAB BADA!'! IZZUHUR 35 : KISAH NABI KHIDIR "ALAIHIS SALAAM | 
BAGIAN GL Jah nat anta ai Rena tan ada Pa aa Kah ka nan Da Bana Kan an ana Pa AN anak nan EN Ra aN ah nan PAS a Nasa DAN Ka DANA REA 6033 
2264. KAJIAN TARIKH : SEKELUMIT TENTANG BUMI... oma 6034 
2103. KAJIAN AL-MINAHUS SANIYYAH 'ALAA AL-WASHIYYATI AL-MABTUULIYAH....... 6038 


O 2015 www.piss-ktb.com 


82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 
119 


DAFTAR ISI 


F0007. KAJIAN SAFINAH ANNAJAH (1) : ARTI HURUF BA (BI) BASMALAH..........oo... 6040 
F0009. KAJIAN SAFINAH ANNAJAH (2) : ARTI LAFADZ ISMI BASMALAH...........o oo. 6043 
F0076. Terjemah Matan Kitab Safinatun Najah Bagian 1..............o.. oom 6044 
F0084. TERJEMAH MATAN KITAB SAFINATUN NAJAH BAGIAN 2... Woman 6048 
3199. TERJEMAH NADZOM KITAB TAUHID A@IDATUL AWAAM........ oo 6055 
1178. KITAB-KITAB KARANGAN IMAM AL-GHOZALL...... como 6060 
3636. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (| Joo. 6061 
3637. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (II)... 6064 
3665. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (II)... 6068 
3694. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (IV Jaana 6072 
3695. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (V Janeta 6076 
3696. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (VI Jana. 6081 
3720. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (VII Ja... 6085 
3721. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (VII Ja... 6088 
3744. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (VII Jaa... 6092 
3745. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (VII Ja... 6099 
3754. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI (IX Jaa. 6103 
3638. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 1)... 6108 


3639. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 2)... 6109 
3640. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 3)... 6111 
3641. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 4)... 6112 
3642. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 5)... 6114 
3643. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 6)... 6115 
3644. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 7)... 6117 
3645. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 8)... 6118 
3646. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 9)... 6120 
3647. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 


UT) ANA PELAN TANGAN AK LONPAN ANA AN PAN ERA PRANATA TN MANGA 6122 
3648. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
NN ma aan Man ana aa 6124 
3649. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
Aan Dena ana at menu naa ek ae rae RON ah ane At antena anna gAhI 6126 
3650. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
Te Han ea ANA ANN TA NONE LAN RENA TANDAN RAIN OTT AO ANA 6128 
3651. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
ANA AN AAA Ne PN EA PAN Ia 6129 
3652. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
1 ME ANN NT AE LEE AON SNN RUN ATURAN PN an 6131 
3666. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
Ae aa na na na 6132 
3667. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
Aa aa ae tan mt rana Nan aan mesen au an ht minat Data ga 6134 
3668. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
TE NN AURA TEA NA Ma MANA INN NN Pa 6136 
3669. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 
3 Hn PE AN ANA PR ERA TON NAN 6138 
3836. KITAB @OSHIDAH BURDAH...oo.ooooooooooooooocooooooooooooooooWooooocoooooo 6140 
3842. HUKUM MEMBACA KITAB AL-BARZANJIY TIDAK MEMAKAI TAJWID......oo.coo. 6141 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(78 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


120 


121 
122 
123 
124 


BAB 31 


DOD NO OB ON 


4068. KITAB RISALAH AHLU SUNAH WALJAMA'AH KARYA HADHROTUSY SYEIKH 


HASYIM-ASYYARI 4 ino entin ea kuman aan pama anna uda pesanan iga 6142 
4432. KAJIAN KITAB AN NAWADIR 1 : KEUTAMAAN MEMBACA BASMALAH......... oo... 6147 
4424. KAJIAN KITAB AN NAWADIR 2 : KEUTAMAAN @IYAMUL LAIL oem 6147 
4511. KAJIAN KITAB AN NAWADIR 3 : BERBAKTI PADA KEDUA ORANG TUA............... 6149 
4514. KAJIAN KITAB TANBIHUL GHOFILIN : MENATA NIAT YANG BAIK... 6150 
MAKALAH ASWAJA 6154 
F0103. BENARKAH TAWASUL DENGAN MAYIT ITU DILARANG Po... 6154 
F0108. Allah menuntut kita agar mencari ilmu dengan sanad............o. oom on 6156 
F0117. Aubbatul Khadhra' (Kubah Hijau)...» oom na nana 6159 
0127. Tidak Semua Bid'ah SeSat............. oom 6161 
0088. Berkenalan Dengan Ulama Wahaby.............ooo ion 6168 
0156. Akibat ulama tidak mengikuti pemahaman pemimpin itjihad...............oooooomo 6174 
0295. Cerita bid'ah di duSun Kami... momen 6183 
0304. MEMBACA UR AN DI KUBURAN........ ion nan 6184 
0413. Kami sampaikan berlandaskan persaudaraan sesama MUSIM... momo 6186 
0494. Apa yang tidak didapat dari pesantren modern.............o.ooWo om Woman 6191 
0495. BAGI SIAPAKAH GELAR SAYYID oo. oom mena nannnnn 6198 
0551. Gerakan Puritan Radikalisme...» oo 6203 
0507 AW bi aa ai rin nasa nian aan Nan an aini 6209 
0568. Kitab-kitab yang perlu pemahaman lebih lanjut... oom 6213 
0572:.DefihiSi: Bid'ah.» di in en nana ina anna aa nan aa 6217 
0582. Sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring...................io mon 6222 
0584. Sunnah hasanah segala sesuatu yang baru dalam kebaikan................ oo. 6227 
0598. Terjerumus kesyirikan bisa karena tidak paham tentang bid'ah.................i.... 6232 
0614. Mengapa mereka merasa paling benar...» momen 6238 
0615. Abu Ubaidah As-Sidawi terjebak bid'ah dholalah................. ii... 6243 
0616. Menjawab kedangkalan Abu Ubaidah as-Sidawi.................... oom 6248 
0628. Pola mereka terindoktrinisasi paham anti mazhab... oom maan 6253 
0639. Mereka korban perang pemahaman...............oooo om momen 6257 
0640. Indikator semakin dekat denganNya............»o. oom 6263 
0641. Sedekah dengan membaca Al Fatihah bagi Mayit............... oo 6270 
0645. Bukti akibat perang pemahaman... Woman 6274 
0646. Pertentangan salafy wahhaby ( Bin Bazz ) terhadap ulama salaf............................. 6279 
0649. Cara Mengetahui dan Mengikuti Pemahaman Salafush Sholeh...................o... 6285 
0660. PEMBERIAN STATUS MURTAD KEPADA SESAMA MUSLIM... oa 6289 
0674. Ambillah ilmu dari mulut ulama bermazhab dan sholeh................ oom 6294 
0684. Bagaikan meluncurnya anak panah dari busurnya............oo nan 6301 
0685. Bertawassul dengan bertabarruk dan ziarah Kubur... 6307 
0701. Nasehat Rasulullah bila telah terjadi fitnah....................oooommn 6315 
0704. Makna istiwa yang pantas bagi-Nya.............»... oma 6320 
0705. Tidak ada perumpamaan bagi-Nya..............ooo ion 6325 
0715. Mustahil dibatasi atau berbatas dengan "AFSy...........oo momo 6329 
0716. Mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh...................... 6333 
0717. Perselisihan ditimbulkan oleh perbedaan pemahaman.................ooooWoo momo. 6335 


O 2015 www.piss-ktb.com 


39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 


0720. 
0722. 
0723. 
0729. 
0732. 
0734. 
0735. 
0740. 
0748. 
0751. 
0804. 
0810. 
0827. 
0828. 
0875. 
0881. 
0888. 
0896. 
0901. 
0916. 
0917. 
0918. 
0921. 
0937. 
0952. 
0960. 
0961. 
0962. 
0963. 
0964. 
0965. 
0966. 
0967. 
0980. 
0985. 
0992. 
1007. 
1016. 
1017. 
1020. 
1022. 
1023. 
1024. 
1036. 
1056. 
1060. 


DAFTAR ISI 


SEKILAS TENTANG PENDIRI WAHABI....o.oo Women naa 6340 
Para Wali Allah saling mengenal di alam ruhanhi............ oo 6346 
Tidak cukup dengan hanya memenuhi syarat dan rukunnya........... oo. oem 6349 
Bagaimana mereka memperlakukan ulama pengikut pemimpin ijtihad................... 6354 
Mengapa mereka membenci kaum Sufi...» momen 6355 
Mereka yang tidak patut diikuti pemahamannya...» 6362 
Ada:Apa Dengan. Bid'ah Diadora anita ben inn nba iban na en ena pan Denga 6369 
Naik dan turun ketika peristiwa Mi'raj...» nan 6381 
CahayaNYya..mo. oo. om na na ea na maa ea mbah 6385 
Syahadat sejak Nabi pertama...» mom 6392 
Siapakah sebenarnya yang mereka ikuti...» oma 6397 
Pelajaran Dari Tragedi Universitas Darul Hadits Dammaj Yaman... 6407 
Gigitlah As-Sunnah Berdasar Pemahaman Imam Mujtahid............... oo mna 6414 
Halal menjadi haram atau sebaliknya...» 6420 
Ketahuilah Hal Ghaib Agar Tidak Lagi Bertanya "Di Mana?" ........ooo oo 6425 
Kesalahpahaman dalam memahami Syariat... 6431 
Hakikat tauhid dan nasehat seorang murid kepada gurunya............ ii... 6440 
Seluruh sikap dan perbuatan muslim adalah ibadah..............».o.ooo momo 6449 
Kita Tidak Perlu Khawatir Lagi Akan Bid' ah............... oom inna 6458 
Ciri ulama yang penyebab perselisihan karena beda pemahaman...» 6466 
Ciri-ciri mereka aan ana nh ana nana HE aan 6471 
Bacalah: ayat-ayat-NYa ....o.i oo. oom anemia ane hemat kaal 6473 
Bukti pemahaman mereka berdasarkan akal pikiran mereka sendiri....................... 6486 
Mereka merasa mengikuti pemahaman Salafush Sholeh... 6494 
Buanglah jauh jauh pembagian ulama salaf dan ulama khalaf..................o. 6501 
Contoh mereka yang mengaku mengikuti paham Salafush Sholeh......................... 6511 
Apakah hanya kaum sufi yang masuk Surga ?.......... oom moon 6519 
Belum sempurna keimanan hingga saling mencintai... 6529 
Seharusnya mereka menjadi kiblat iIMU........»o.ooo oma 6535 
Tanda tanda seorang muslim telah beragama dengan baik dan benar.................... 6544 
Tegakkan Ukhuwah Islamiyah dengan bermazhab............ oo inna 6551 
Pemerintahan ISIAM.........ooooo oom 6563 
Mereka masih bersikeras tidak mau bermazhab..............ooo momo 6569 
Bermazhab adalah kebutuhan...» nan 6573 
Mereka hasil pengajaran ulama korban ghazwul fikri.................o.o nan 6578 
Apakah sekte mereka termasuk khawarij...........o. mom mna 6588 
Pemahaman siapakah yang patut kita iKuti................. oom 6592 
Maulid Nabi dan Sholat Tarawih berjama'ah............... ion 6603 
Tanggapan terhadap bantahan mereka akan adanya bid'ah hasanah..................... 6608 
Mereka menolak bid'ah hasanah bisa terjerumus paham sekulerisme.................... 6617 
MAKALAH : SEKILAS TENTANG WAHHABI BAGIAN |... Wen 6622 
MAKALAH : SEKILAS TENTANG WAHHABI BAGIAN IL... mna 6624 
Bid'ah hasanah penangkal paham sekulerisme pluralisme dan liberalisme........... 6626 
Terputuslah segala amalannya............. oo 6632 
Berdoa dengan perantaraan yang dimuliakan-Nya..............o.o ina 6635 
Ingin belajar ilmu hadits................ oom 6641 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 80 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 


1062. Kita ikuti yang Sholeh...» oom anna 6642 
1063. Awaluddin makrifatullah akhiruddin makrifatullah.................. oo. 6645 
1064. Tanpa sanad seorang ulama bisa berpendapat sesuai hawa nafsunya................... 6649 
1065. Mereka membuat larangan berdasarkan akal pikiran...............»o. oo 6653 
1071. Tampaknya mereka belum paham perkara syariat...............»» oo. oo 6658 
1073. Barokah kegembiraan menyambut kelahiran Rasulullah................ oo... 6663 
1083. Akibat perkataan bid'ah yang menyesatkan.............. oo. oa 6665 
1091. Janganlah akal pikiran mendahului firman-Nya... oma 6670 
1092. Pahamilah firman-Nya dengan menundukkan akal pikiran kepada akal galbu....... 6672 
1093. Kembalilah mengikuti apa yang disampaikan Imam Mazhab.......... imo. om 6676 
1094. Mereka bertasyabuh dengan kaum nasrani...» oom 6679 
1104. Sekte-sekte korban hasutan dari kaum Zionis Yahudi............. oo. 6683 
1113. Mereka terhasut dari potongan perkataan ulama yang Ssholeh............... oo... 6685 
1115. Mereka terhasut meninggalkan pemahaman Imam Mazhab Empat... 6689 
1116. Hasutan dengan menyalah maknakan hadits...............o oom 6692 
1124. Shalat mencegah dari perbuatan keji dan Mmungkar............ oo. oma 6696 
1125. Seluruh perkara syariat telah ditetapkanNya dan Dia tidak lupa..............W.moo 66983 
1130. Terhasut oleh pembatasan makna firman-NYa..........o.m momen 6700 
1139. Amal berdasarkan ilmu yang benar maka terbentuklah akhlakul karimah............... 6703 
1142. Dzikir jahr setelah selesai menunaikan shalat fardlu berjama'ah..................o... 6707 
1146. Bagaikan padi semakin berisi semakin merunduk..........» oma 6711 
1147. Perang Pemahaman... in ietan inna ena nba na nian naik 6715 
1158. Dari bani Tamim lahir pula kaum Khawarij............ momo 6716 
1159. Keyakinan yang dipengaruhi oleh paganisme............. oo 6723 
1161. Tulisan kami untuk mengingatkan adanya hasutan atau ghazwul fikri.................... 6728 
1187. ANTARA IMAN,ISLAM DAN IHSAN.....oo. one ee nana 6733 
1188. Sebaik-baik pendahulu para istri orang MUKMIN.......oo om oWo”WoWommmaannnnn 6737 
1189. MEMBENTUK FRAMEWORK DAN WORLDVIEW ISLAMI... Woman 6738 
1196. Muslim yang mengikuti sebaik baik manusia................ oa 6739 
1200. Beruntunglah orang-orang yang aSINGg.............ooo Woman 6743 
1201. Salafi: SUTUTi 4 ni AR NB NN DENGAN ai 6746 
1202. Mengapa memilih manhaj sSalaf................» oom nana 6748 
1219. Paham SekuleriS Me... eni engan engan eng nba mann nenas 6751 
1220. Hakikat kehidupan adalah untuk meraih cinta-Nya............. moon 6754 
1221. Kaum Wahabi.oiimcin en been ieba ana abon ea omi naa mebemnaaabaaa 6759 
2453. MAKALAH : Sejarah Wahabi...» nana 6764 
1231. Mereka bukan mengikuti Salaf yang sholeh.................o oom 6769 
1238: Apa apa dengan Mereka....»oo.o.o..ooo.Wo.oo. o.Wooooooomo.ooooomune ena innign akuntan 6773 
1244. Sunnah hasanah adalah contoh atau perkara baru yang baik............... om... 6779 
1263. Kami mengingatkan adanya hasutan atau ghazwul fikri..................oo oom. 6781 
1277. Tanggapan Habib Muhammad Rizieg Shihab terhadap Wahhabi dan Syiah........... 6788 
1289. Perkara baru yang berhubungan dengan dosa............ oom. 6796 
1299. Pengkafiran secara sistemik... oom 6799 
1300:'Seputar':Sholat. Wo... ie en nnti ena anakan akan idamkan as din 6805 
1301: Kita'belum bersatu... ani inna ina an an aman nana 6807 
1302. Tujuh tanda di antara tanda-tanda akhir zaman.............. oom 6815 


O 2015 www.piss-ktb.com 


131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 


DAFTAR ISI 


1319. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu............... oo naa 6819 
1330. Janganlah mengharamkan peringatan Maulid Nabi............o oo 6823 
1342. Bersatulah dengan menyambungkan sanad ilMU......ooooomo mmm 6824 
1396. Jangan ambil ilmu agama dari ulama bersanad ilmu terputus............... om... 6827 
ie Bali al Pn pn Nan NN Pn 6833 
1409. Turun ke langit dunia pada setiap malam................ooo Woo moon 6839 
1410. Perselisihan tentang bid'ah............o.. oom 6846 
1412: Gagal beragama ta ban Den nan sana 6852 
1413. Bertawassul dan bertabarruk saat berziarah kubuTr............. oom 6858 
1439. Tanggapan bertawassul dan bertabarruk ketika Ziarah kubuTr.............. oom. 6864 
1453: Ahli bid'ah. eeon eren iibnna apaan pesan amiin aka gu pa naa 6871 
1455. Tampaknya mereka menyukai menjadi korban ghazwul fikri.............oo..omo om 6879 
1471. Penetapan perkara baik atau buruKk.............ooooo. om om Woman 6883 
1473. Ringkasan tentang Ibadah dan ahli bid'ah............... oom 6885 
1487. Sesuaikah dengan pendapat ulama sebelum mereka.............oooo.moo momo 6887 
1488. Ada apa dibalik beredarnya dongeng Rustumiyyah............ oo 6894 
1489. Apakah menggali sumur termasuk perbuatan yang menjauhkan dariNya............... 6901 
1503. Pengertian sunnah hasanah dan sunnah sayyiah............ oo. oa 6906 
1504. Bagaikan Satu tUbuh.......oo.o.mo mona nana iban alan na namakan 6909 
1507- UUS AN dunia mena en ena eos ena ea beban bea and mena ena anna 6913 
1511. Memahami hadits kullu bid'ah dengan balaghah dan nahwu............. mon 6920 
1512..Pengajaran AGAMA ii intan aa ana nana 6928 
1513. Penjelasan Beberapa Sekte Syiah dan Wahabi................ oo oom 6932 
1533. Tauhid jadi tiga dapat menyebabkan mereka bersikap radikal.................... oo. 6938 
1536. Kiblat doa dan ME Taj. eren ena ea na ba aa emban aaaaa 6945 
1552. Telusurilah apa yang disampaikan lisannya Rasulullah... on 6950 
1582. Orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh................ oom 6956 
1610. Lebih Dekat Dengan Kaum Wahhabi.......... oo. on nanaa 6959 
1652. Ikutilah orang orang yang membawa haditS.............. oo. on nnnann 6965 
1656. TADBIR: sensei eren ena enno Pesen san bebas ena binaan beban ena baal 6968 
1664. Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah............... oom 6970 
1689. Penduduk Najed..i ii serie sana men ama naa ee na 6978 
1727. Janganlah berguru dengan sembarang ulama...» oma 6983 
1886. Waspada fitnah yang mengawali fitnah Dajjal..................ooooo on 6990 
1901. Penyesalan Tuanku Imam Bonjol...» oma 6994 
1936. Jelas Saja Mereka Dituduh TeroriS............» oom nana 7001 
1939. Apakah mereka telah memperlihatkan kesholehannya.............o.oooo oom 7012 
1940. Mereka belum juga menyadari telah terhasut.............. oom 7019 
1942. Mereka sekedar mengaku Salafi................ oo. oom anna 7037 
1943. Hanya mengikuti pemahamannya Sendiri... 7045 
1944. Cukupkanlah pada Imam Mazhab yang empat...........oocoo. momo. 7050 
1945. Apakah Isa bin Maryam juga diyakini sebagai pencipta jagad ini...................o..... 7056 
1946. Pujian kepada selain Allah.................. oom 7059 
1947. Peringatan Maulid Nabi adalah kebiasaan yang baik............... oo. oma 7066 
1948. Tahlilan atau sedekah tahlil..................ooo oo. oom naa 7074 
1949. .Dua:Seteru abadi... ani mena inna nahan nan an Nina e an baki 7084 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 82 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 


213 


BAB 32 


D0 SI HR O NN — 


1950. Bagaimana terhalang dengan sesuatu.............». oo. on 7087 
1951. Dua fase menjadi tiga fase pemikiran... 7092 
1952. Pujian bagi teladan mereka............ oom ana 7095 
1953. Mengenal Ajaran Wahabi............ oo nana 7100 
1954. Jangan memaknai bersemayam dengan berada atau bertempat...............o oo... 7113 
1980. Hati orang beriman yang sanggup menerimanya...» oom 7117 
1981. Tidak menolak hadits tentang budak Jariyah............... oo. 7126 
1982. Tidaklah Tuhanmu LUPA... oom minat 7132 
1983. Turun berdasarkan waktu setempat..............oooW oo oom. mma 7139 
1984. Tidak cukup dengan berjenggot untuk dapat masuk surga............ imo. 7144 
1986. Jalan menuju kemuliaan... oom nana 7150 
1987. Mengapa bersekutu dengan orang orang yang dimurkaiNya............. mon 7161 
1995. Pergunakan akal untuk meraih kemuliaan... oom 7170 
1996. Kebersihan adalah sebagian dari iman..............»ooo oma 7177 
2021. Sesama korban perang pemahaman... oom momo 7183 
2028. Janganlah mengaku mengikuti Salafush Sholeh jika tidak sholeh........................ 7191 
2035. Berhati-hatilah dalam berfatwa...............»... naa 7197 
2041. Permasalahan utama dalam dunia Islam...» oma 7206 
2049. Apakah mereka menuhankan kesenangan...» momo 7223 
2058. Mereka berjama'ah melanggar larangan agama...» oma 7227 
2071. Hasutan untuk memecah belah kaum MUSIM... nan 7240 
2081. Ajaran Wahabi dapat menimbulkan perpecahan umat Islam...........o.oom.mo. cm 7244 
2083. PAHAMI AL-GUR'AN DENGAN PARA PENUNJUK........ oi 7259 
2084. BAGAIMANA MEREKA MENJADI SALAH... nana 7269 
2161. Runtuhnya Ukhuwah Islamiyah Karena Perang Pemahaman...» mmm 7285 
2191. BENARKAH WAHHABI TIDAK MEMBAWA PAHAM BARU... men nnnnanaan 7298 
2231. Mereka yang kembali pada akal pikirannya sendifri.................. oma 7303 
2240. Tidaklah mereka dapat mengenal Allah...» nana 7318 
2256. MEREKA SALAH MEMILIH ULAMA PANUTAN....... noona 7327 
2261. Waspada terhadap ulama Dzul Khuwaishirah at Tamim an Najdi..........oooo 7344 
2262. Ulama Yang IhSan..........ooo oom nana 7349 
2263. Mereka adalah korban perang pemahaman... momo Woman 7362 
2268. Mereka menyalahkan ulama berpegang pada nash secara dzahir........................ 7376 
2390. PERUBAHAN POLA PEMIKIRAN DALAM DUNIA ISLAM... ion 7383 
F0102. Membongkar kedustaan pengakuan salafy wahhabi............. oo... oma 7398 
2799. MENGKRITISI MADZHAB PANGGILAN HATI : DIALOG IMAM AL BOUTI VS AL 

BANI ee daan asah bana banana ana ia esa abaa maa aan ia 7402 
2910. KHILAFAH HIZBUT TAHRIR PASTI GAGAL.....o oma 7409 
HIKMAH 7414 
4260. PENGERTIAN ILMU HIKMAH... 7414 
0183. ALLAH MENGUJIKU DENGAN EMPAT NYAWA... 7420 
0199. Masjid Jin, Saksi Keimanan Sekelompok Jin... 7422 
0220. Sekilas tentang IBROHIM BIN ADHAM...........o. one 7423 
0318. BAKTI ANAK TERHADAP ORANG TUA. oo. 7426 
0355. Renungan Ramadhan : Pengemis Jalanan, Pengemis Berdasi Dan MUIL................. 7427 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | 8 ) 


7 0372. Renungan ramadhan : NIHIL.....o.ooooooo oom nan 7432 
8 0385. Renungan Ramadhan : Usaid ben Hudhair..............o oma 7433 
9 0396. Percik embun Ramadhan : Raih kemenangan sejati.................. oo mina 7434 
10 0398. SEBAB NABI IDRIS MASUK SURGA...» oom on nana 7436 
11 0399. Perkataan Makam...» momo anna 7438 
12 0400. Tetapnya Karamah Bagi Selain Nabi.............. oom 7438 
13 0417. Dan Mu'adz R.A. Pun MenangiS..........o. oom nana 7441 
14- 0485: SYAIRIMAM:-SYA KN ee ane en nana 7444 
15 F0006. SYAIR TANPO WATON GUS DUR... ee 7447 
16 F0054. SYAIR UHIBBUKI mitsla maa ANTI, UHIBBUKI kaifa maa KUNTL......... oo... 7450 
17 0489. MUSYAWARAH PARA BURUNG... oo annanaan 7451 
18 0517. MENGUNDANG TUHAN MAKAN MALAM... aon nana 7454 
19 0586. PAHALA AMAL DALAM HITUNGAN ANGKA... nana 7455 
20 0610. PERTEMUAN NAFS ORANG MATI DAN NAFS ORANG HIDUP DALAM MIMPI........ 7455 
21 0739. ILMU FIRASAT : KEDUTEN,.....i. oo eeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaa 7456 
22 1490. PANDANGAN ISLAM TENTANG MIMPI... nana 7457 
23 4175. MIMPI BERJUMPA ROSULULLOH SHOLLALLOHU "ALAIHI WASALLAM... 7459 
24 0702. TABIR MIMPI BINTANG... mmm anna 7462 
25. 0730. TABIR MIMPI API bo... ii mei nia mn mn min mn am aa maba ha ena naa 7464 
26 0760. TAFSIR MIMPI Digigit Anjing...» nana 7465 
27 1012. TAFSIR MIMPI SEPUTAR ULAR... 7465 
28 2653. TAFSIR MIMPI BICARA DENGAN ORANG MENINGGAL... 7467 
29 2933. TAFSIR MIMPI SEPUTAR JIMAK (HUBUNGAN SEKSUAL)... mna 7468 
30 3336. TAFSIR MIMPI MELIHAT MATAHARI DAN BULAN... ion 7470 
31 3532. TAFSIR MIMPI TENTANG SHALAT... oom 7471 
32 3553. TAFSIR MIMPI MEMBACA SURAT AL WAOI'AH DAN FADHLAH SURAT AL 
WAOPAH na Ann aan AA an EN EN AE an Ga 7471 
33 3575. TAFSIR MIMPI TENTANG @IYAMAT......o. one 7473 
34 3586. TAFSIR MIMPI BASMALLAH DAN FADHILAH BASMALLAH........ ion 7475 
35 3598. TAFSIR MIMPI GIGI RONTOK SEMUA... oo one 7478 
36 3605. TAFSIR MIMPI SHALAT DI DALAM KA'BAH........ ion 7479 
37 3691. TAFSIR MIMPI WUDHU DAN SEPUTAR SHOLAT... 7479 
38 3724. TAFSIR MIMPI BERJALAN DI ATAS AIR...» 7481 
39 3776. TAFSIR MIMPI MEMBACA SURAT AL-IKHLASH.......... one 7481 
40 3779. TAFSIR MIMPI GIGINYA TANGGAL... eno 7482 
41 3813. TAFSIR MIMPI MEMIKUL MAYAT oom 7483 
42 3863. TAFSIR MIMPI MENGANGKAT KERANDA (JENAZAH). oi mena nnanan 7483 
43 3870. TAFSIR MIMPI MENGGENDONG ANAK PEREMPUAN... ena 7484 
44 3908. TAFSIR MIMPI TERBANG DAN MERASA SANGAT SENANG SEKALI... 7484 
45 3938. TAFSIR MIMPI MELIHAT MATAHARI KEMBAR LIMA......o oem 7485 
46 3992. TAFSIR MIMPI KETINGGALAN MELAKSANAKAN SHOLAT JUM'AT oom 7486 
47 4039. TAFSIR MIMPI MASUK MASJID...» naa 7487 
48 4086. TAFSIR MIMPI SEBAGIAN KELUARGANYA MENINGGAL... nnnanan 7487 
49 4215. TAFSIR MIMPI SHOLAT MEMBELAKANGI @IBLAT........ oem naa 7488 
50 4303. TAFSIR MIMPI DIBERI TELUR... dome nana 7488 
51 4313. TAFSIR MIMPI MENANGIS... mna 7489 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 84 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 


4314. TAFSIR MIMPI TERJADI @IYAMAT oo... nana 7490 
4315. TAFSIR MIMPI BERAMBUT PANJANG... one 7491 
4322. TAFSIR MIMPI MATI KEMUDIAN HIDUP LAGI... oma 7492 
4349. TAFSIR MIMPI MEMBUNUH ORANG, MENINGGAL DAN BERENANG.......enn noona 7492 
4366. TAFSIR MIMPI MELIHAT BULAN... 7494 
4367. TAFSIR MIMPI MELIHAT WANITA... ee nana 7495 
4386. TAFSIR MIMPI MENINGGAL DUNIA... ena 7496 
4390. TAFSIR MIMPI MELIHAT PUSAR WANITA YANG DICINTAI mo... ena 7496 
4401. TAFSIR MIMPI BERDAKWAH.......... oem 7497 
4404. TAFSIR MIMPI DIBUNUH oo... 7498 
4416. TAFSIR MIMPI SHOLAT BERJAMA'AH......o ee ennnnnnnnnnnnnnnnnaa 7499 
4421. TAFSIR MIMPI MELIHAT PENARI (ORANG YANG MENARI)... om ena 7499 
4482. TAFSIR WANITA PERAWAN BERMIMPI HAMIL... ee 7500 
4502. TAFSIR MIMPI DIKERUBUT TAWON MADU... oran 7500 
4566. TAFSIR MIMPI DITANYAI MALAIKAT MUNKAR DAN NAKIR. mo... anna 7501 
3029... ASAL: MIMPI BURUK iii nana anna aa anang anna anna 7501 
0897.-Kisah Kyai Facebook... oo oo Woo. most eat 7502 
0988. ANGGAPAN BULAN SHAFAR SEBAGAI BULAN PANAS... om naa 7503 
0997. Kisah Seorang Ahli Ibadah Yang Tertipu Dengan Ibadahnya............. ii... 7506 
0998. Malunya Perempuan Dan Kecerdasan Sang Imam... 7508 
0999. Tidak Faham Saja Sudah Hebat Apalagi Kalau Faham................i.o man 7508 
1019 Seorang Wanita Yang Selalu Berbicara Dengan Al-@ur'an Selama 40 Tahun.......... 7510 
1197. Lakukanlah Lima Hal, Setelah Itu Lakukan Dosa Sesukamu........... en. mm 7514 
1199. HIKMAH : RENUNGAN HATIM AL ASHAM......... oo 7514 
1216. Dengarkan Pengaduanku, Jika Tidak, Aku Adukan pada Allah Ta'ala...................... 7516 
1288. Rakyat Sesuai Dengan Kepribadian Pemimpinnya........... oo. 7517 
1372. Anak-anakku Memiliki Allah Azza Wa Jall................. oom on nnnan 7518 
1389. Identitas utama dan pertama...» Women 7519 
1466. WASIAT LUAMANUL HAKIM DAN AYAH NABI NUH AS... oma 7520 
2164. Kisah perempuan masuk surga karena anjing...» oom 7521 
2171. LEBIH UTAMA MANA ANTARA HATI & AKAL ? oom 7522 
2228. Mencari Ilmu dahulu, Lalu baru menikah... om mma 7524 
2301. Engkau Gubernur Syam, Kenapa Engkau Hanya Duduk di Atas Tanah................... 7525 
3091. TULISAN YANG TERDAPAT DI MATAHARI DAN REMBULAN Poo 7526 
F0038. Nabi Musapun berguru pada Nabi Khidhir...............ooooWooo om oWo#W Woman 7527 
F0043.. HAKIKAT IBADAH. widi evan deten enannjanaan banana enda jan sena 7528 
F0067. MAKHLUK SEBELUM MANUSIA... on nan naa 7529 
F0092..GARIS EDAR TATA SURYA.» seen it penten n neninnbomna engan ibn mama dindn paha 7537 
F0085. ANTARA HUKUM DAN MANUSIA...» one naa 7538 
F0118. TAUBATNYA WANITA PENDOSA......i. one anna naa 7539 
3184, HATI-HATI MEMILIH MENANTU : NASEHAT UNTUK PARA ORANG TUA............. 7540 
3195. Punya Musuh Itu Juga Penting... 7543 
3241. Beruntung Sekali Andai Engkau Bukan Seorang Pemimpin..............o. oma 7544 
3255. HIKMAH 10 SIFAT ANJING YANG PERLU DITIRU MANUSIA... ena 7545 
3339. YANG GILA ITU AKU ATAU ENGKAU Poo... ion nan 7546 
3345. Seorang Pembebas Masjidil Agsha Tidak Akan Pernah Mengaduh.................. 7547 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI | » ) 


98 3358. KALAM HIKMAH DARI IMAM ASY-SYAFI Woo... 7547 
99 3378. HIKMAH ATAU KEBIJAKSANAAN YANG PALING LUHUR ADALAH 

PENGETAHUANG aan ant nia dan arina anaa kan ta nan said anaah aa anna aa aa Ha naa Naba Maa a Sana E Nan ma A OA NA NN ANN Mn Ona Nana ES 7549 

100 3379. HIKMAH UNGKAPAN ADALAH MAKANAN HATI... oma 7550 

101 3545. BENTUK BUMI MENURUT AHLUS SUNNAH... Women 7553 

102 3814. KISAH TENTANG TAWAKAL.......o.. oom an aa 7556 


103 3831. KISAH ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA MAULID NABI BID'AH SAYYI AH... 7558 
104 3840. KISAH AL-HFIDZ IBNU HAJAR DAN ISLAMNYA SEORANG YAHUDI PENJUAL 


MA en an an NN na PN ar ii 7559 

105 3993. NABI SULAIMAN AS DAN HISAB HARTANYA nian oem ena 7561 
106 4217. KISAH TAUBATNYA MALIK BIN DINAR DAN IBROHIM BIN ADHAM........ooo iman 7562 
107 4244. KISAH DEBAT NABI MUSA ALAIHIS SALAAM DENGAN IMAM AL GHAZALI........... 7564 
108 4320. TERNYATA INILAH ASAL MULA TANAH... ee 7566 
109 4330. KISAH ALASAN IMAM ABU HANIFAH TIDAK PERNAH TIDUR MALAM... 7567 
110 4385. KISAH SAID BIN JUBAIR DAN AL HAJJAJ BIN YUSUF...» onar ena 7568 
111 4406. INILAH MANFAAT DAUN BIDARA......o.d one 7571 
112 4467. TAFSIR MIMPI DIRU@YAH....... oom oa nananaannnaa 7572 
BAB 33 ILMU ALAT 71576 
1 F0098. 100 Kaedah Nahwiyah.............oo oom 7576 

2 F0099. Makna Dan Pembagian Kalam........... oom 7579 

3 0395. IIROB LAFADZ SYAHADAT TAUHID : LAA ILAAHA ILLALLOOH........o oo 7581 

4 0422. Belajar Mengi'rob Bismillahirrohmanirrohiim............. oom one nana 7591 

5 0424. SILATURAHMI atau SILATURAHIM 2221... mn nana 7593 

6 0434. Belajar Mengi'rob A'uudzu billahi minasy syaithoonir rojiim.............. oma 7597 

7 0437. Bab al-Kalam wa Ma Yataallafu Minhu...........»...oo ee 7598 

8 0515. TA' TA'NIST FI'IL KETIKA FA'ILNYA JAMA' MUDZAKAR SALIM oo mennanan 7601 

9: '0776..PengertianMAJAL inai anang ea an mie ngan bea aa aneka bean an enakan kan haan 7602 
10 0807. Makna TAA' Marbutoh Pada Lafadz Malaikat................ oom 7602 
11 0883. SHALLA WASAALAM/ SHALLA WASAALLIM YANG BENAR... 7603 
12 0996. DEFINISI ILMU MANTI@.......o. done 7604 
13 1050. NAHWU : AINA ZAIDUN DAN KAIFA HALUKA.....oo. ane nana 7605 
14 1096. NAHWU : SEJARAH ILMU NAHWU......i.. oa na n na annaa 7606 
15 1248. LAFADZ HAYYA TERMASUK ISIM APA...» oom 7611 
16 1371. HURUF LAM DALAM LAFADZ "LAGOD KAANAY oo. mma 7611 
17 1391. KENAPA ULAMA' BERMADZHAB HANBALI DISEBUT HANABILAH ? oo. 7613 
18 1422. NAHWU : MAATA TERMASUK ISIM APA... oma 7614 
19 1632. I'ROB LAFADZ "KALAAMUN @ODIIMUN LAA YUMALLU SAMA'UHU "noona 7615 
20 1786. MAKNA UCAPAN " TSAKILATKA UMMUKA "one nana 7617 
21 1808. NAHWU : TARKIB KALAM ALLATI LAA NAFSA LAHAA SAAILATUN oo 7617 
22 1933. ARTI HURUF - HURUF HIJAIYYAH. mo... 7619 
23 2136. CERITA DI BALIK MENGAPA : DHOROBA ZAIDUN 'AMRON Pee. 7623 
24 2149. BAB ISIM A'DAD ATAU AL-A'DADU......... ian. 7624 
25 2232. KAJIAN NAHWU : PERBEDAAN KUNIYAH DAN KINAYAH....... one 7631 
26 3035. PERBEDAAN LAFADZ KHOLAGO DAN JA'ALA...o.oo Wana 7633 
27 3074. PERIHAL LAFADZ ALLOHUMMA.....i..oooeeneennnnnnnnnnnnnnnnnaa 7634 
28 3181. KONOTASI LAFADZ YANBAGI (SEBAIKNYA)... noona naa 7635 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 86 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


29 
30 
31 
32 


33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


BAB 34 


S0 oya ooh ON 


— 


3 A.A -— 
PB & N —— 


AA. -— 
0 NO — 


N N N N N — 
BY N—a Oo Oo 


3262. LAFADZ ALLAH MEMANG BERASAL DARI BAHASA ARAB...» 7637 
3558. KAJIAN NAHWU AL LILLAMHI..... oo 7638 
3567. NAHWU : I'ROB LAFADZ YARFA' AS. ALMUJADALAH AYAT AN... oo 7638 
3809. NAHWU : HURUF "ANNA" YANG DI BACA TAKHFIF PADA KALIMAH 

SYAHADAT in ben ne aan ina ae analnbek anakanak akan alan naa 7639 
3844. NAHWU : TARKIB LAFAD MARHABAN......... one 7640 
3849 . MAKNA DAN ARTI BEBERAPA LAFADZ BERBAHASA IBRANI............o oo 7641 
3923. NAHWU : ARTI DAN TARKIB ILAHI ANTA MAASUDI WA RIDHOKA MATHLUBI..... 7643 
3926. MAKNA SEHAT WAL'AFIAT.....ooo oom nana 7644 
4052. NAHWU : TENTANG SHODAR SHILAH oo mena 7645 
4127. NAHWU : I'ROB KALIMAT HASBUNALLOHU WA NI'MAL WAKI Lc... oma 7646 
4177. NAHWU : FAIDAH IDHROB DAN MUDHOF oi... enam 7646 
4183. APA ITU ASMA' AL AZHOM Pine nnin anna nan ana in hnniknnia 7648 
4206. SHOROF : SHIGHOT KATA "KHOLIFAH "a.n nenen 7649 
4249. SHOROF : FI'IL MUDHORI'!NYA MASHDAR RODH'AN......... oom mna 7649 
4300. NAHWU : FAEDAH TARKIB IDHOFI......... oo 7650 
4328. NAHWU : ISIM MAUSHUL HARFI DAN MAUSHUL ISMI......... oo ee nnnnannanaan 7650 
4336. SHOROF : PEMBAHASAN LAFADZ GS..ooroooooo.o.oo oom mm mmm 7652 
4426. PERBEDAAN KATA WATHI' DAN JIMA' SERTA KATA NUTHFAH DAN MANI.......... 7653 
4456. NAHWU : JUMLAH SUGHRO DAN JUMLAH KUBRO....... oom nnnnnnnnnnnan 7654 
SERBA-SERBI 1658 
2391. Susunan Pengurus PISS - KTB Masa Hidmah 1433/1435 H.......... imo mana 7658 
F0120. KAMUS ISTILAH PISS-KTB.........o. oo. ena nana 7659 
1478. ISLAM DAN FORMALISME AJARANNYA...... one 7660 
0324. DEFINISI SANTRI ALA PISS-KTB.......... Woo 7661 
0523. Profil Pondok Pesantren Sidogiri (Putra) Jatim...» 7666 
0528. KUMPULAN NAMA-NAMA ISLAMI ALA PISS-KTB...........o oo 7667 
0718. JUKNIS : TRIK MENGHINDARI HACK MENGGUNAKAN KEYLOGER....... oa 7670 
0899. Jadwal puasa sunnah 2012 / 1433 H...............oooooWo. momo mmanannnnnnnaaan 7671 
1075. HATI-HATI JEBAKAN BAD MAN (Bi dan SYi).......... oom 7672 
0788. ANGGARAN DASAR GRUP PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB (PISS - 

KEB) sehat aan tahanan enabinaa sa daa enna na an pakain a Da gna ia gabaaN aa ananda an ain ga NA n Bedah aan Kanaan Ban 7676 
0789. AZAS, STATUS, SERTA VISI DAN MISI PISS - KTB............. oo 7683 
0790. Hak dan Kewajiban Anggota PISS - KTB............. oi. 7683 
0791. Tugas dan Pengangkatan Admin PISS - KTB... 7684 
0792. Aturan Penyuntingan dan Copy Paste Document PISS - KTB... 7686 
0793. Space Iklan di PISS - KTB.............. oo nan 7686 
0794. Rekening: PISS KIE aini ia an na nan bana Nana 7687 
2178. REKAPITULASI KEUANGAN PISS-KTB 27-12-2012...» ii. oooooo nana 7687 
2948. PULSA MURAH PISS : DAFTAR KODE DAN HARGA PULSA... ion 7688 
0491. KUMPULAN LINK YANG MEMBONGKAR KESESATAN AJARAN WAHABI !!.......... 7692 
1137. ALAMAT LINK WEBSITE ASWAJA imo nana 7696 
0003- LINK KITAB:GRANI Si be na na an nana Naa nan 7698 
0067. Link Download Kitab............»» oom anna 7699 
0606. LAPORAN TIM PENGADAAN JAKET PISS-KTB.......... oo 7699 
0607. DAFTAR PENDING PESANAN JAKET PISS-KTB......... oo 7704 


O 2015 www.piss-ktb.com 


DAFTAR ISI 


25 DOKUMEN PISS-KTB........ooooooooooomomneenn ena 


1057. 
1058. 


1059 


0903 


0850 


0869 


0852 


0864 


0854 


0873 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


. LINK PENTING : Makalah Aswaja 2 (nol fesbuk) 
2836. 
0822. 
1186. 
2405. 
2908. 
2909. 
0279. 
0280. 
0281. 
0285. 
0820. 
0418. 
0821. 
0902. 
. DOCUMENT 801 - 900 (zero) 
0831. 
0849. 
0833. 
0851. 
0832. 
. DOCUMENT AOAIDAH (m.fb) 
1054. 
1055. 
0062. 
0870. 
0214. 
. DOCUMENT SHALAT (m.fb) 
0830. 
0844. 
0027. 
0868. 
0714. 
. DOCUMENT HAJI (m.fb) 
0313. 
0866. 
0834. 
0871. 
0841. 
. DOCUMENT MU'ASYARAH (m.fb) 
0492. 
0863. 
0433. 
0861. 
0829. 
0835. 
0836. 
0853. 
0840. 
0862. 
0837. 
. DOCUMENT KAJIAN KITAB (m.fb) 
0839. 
0860. 
0842. 
0865. 
0872. 
. DOCUMENT TARIKH (m.fb) 
0843. 
0867. 


LINK PENTING : Link document VIA HP.........ooooooooo.oomommen nenen 
LINK PENTING : Makalah Aswaja 2 (m fesbuk,)...... 


LINK KAJIAN KITAB HIKAM........ooooooooWomomomenena nana nenen 
DOCUMENT 0001 - 1070 
DOCUMENT 1001 - 2000 
DOCUMENT 2001 - 2100 
DOCUMENT 2101 - 2200 ... ... 
DOCUMENT 2201-2300.......... ocean nenen 
DOCUMENT 001 - 200. 
DOCUMENT 201 - 300. 
DOCUMENT 301 - 400. 
DOCUMENT 401 - 500. 
DOCUMENT 501 - 600. 
DOCUMENT 601 - 700. 
DOCUMENT 701 - 800. 
DOCUMENT 801 - 900 (m.f) 


DOCUMENT AL-OUR'AN......o.. cocoa nana 
DOCUMENT AL-0UR'AN (m.fb)... ... Ga 
DOCUMENT AL-HADITS........ooooco.oo Women 
DOCUMENT AL-HADITS (M.fb).....oooooooo oom 
DOCUMENT AAIDAH............. 


Document Yang Berhubungan Dengan Non Muslim (M.fb).....oo WWW oma 7834 
Document Yang Berhubungan Dengan Non Muslim (O.fb) . 
DOCUMENT: THAHARAH bon Anam aan Ranah 


DOCUMENT ZAKAT... mann en ennnannnennnena 
DOCUMENT ZAKAT... ... Pn 
DOCUMENT PUASA... nenen 
DOCUMENT PUASA (Mifb)....ooooooo Women anna 
DOCUMENT HAJI... 


DOCUMENT NIKAH... mma 
DOCUMENT NIKAH (m.fb).. ... 23 
DOCUMENT WANITA... nenen ane anna 


DOCUMENT MU'ASYARAH.... 


DOCUMENT MU'AMALAH 


DOCUMENT HUDUD (m.fb)... ... an 
DOCUMENT MAUTA....o. docomo enam 


DOCUMENT KAJIAN KITAB... 
DOCUMENT MAKALAH ASWAJA.......oo Woman nenen nenen 


DOCUMENT MAKALAH ASWAJA (m.fb). ... ... 
DOCUMENT NAHWU....... oom 


DOCUMENT INFO PESANTREN... oom enennennnennnaa 
DOCUMENT INFO PESANTREN (m.fb).... 


(38 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0838. 
0855. 


0846 


0857 


. DOCUMENT LAIN-LAIN (O2)............ 
0856. 
0847. 
. DOCUMENT LAIN-LAIN (03) (m.fb) 
0848. 
0858. 
0845. 
0859. 
0874. 
1029. 
1061. 
0933. 


DOCUMENT LA NAN GOA ea AB Ba NN NA 3 
DOCUMENT LAIN-LAIN (01) (m.fb) 


DOCUMENT LAIN-LAIN (02) (m.fb) 
DOCUMENT LAIN GAN (03an an Tan RI ne BABA ESA HENNA an Tan BS 


DOCUMENT LAIN-LAIN (04). ....o.ooo oo momen aan 
DOCUMENT LAIN-LAIN (04) (m.fb) 
DOCUMENT LINK PENTING co. ian eni betapa itna naa men ba hanya inna anna kanan ana 

DOCUMENT LINK PENTING (Mifb). oo. mma nana 7890 
DAFTAR ISI DOKUMENT FOTO....... an 
DAFTAR ISI DOKUMENT FOTO 1 (M FESBUK)........oooooo oom anna 7897 
Document Foto 1 (nol feS buk)... o.oooooooocombeniantonem naat an anna iban 7902 
Document Rupa-Rupa bulan Desember dan Januari...» Woo. 7906 


O 2015 www.piss-ktb.com 


KATA MUTIARA | 8 


Motto 


“Barangsiapa yang Allah menginginkan 
kebaikan baginya, niscaya Allah akan 
menjadikannya faham tentang agama." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


MUGODDIMAH 


| 92 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1 MUDODDIMAH 


) 


PERHATIAN : 
Jika ada perbedaan dengan versi blog atau facebook, maka yang dipakai adalah versi dokumen facebook. 
Belum semua dokumen hasil diskusi ini ditashih dan memang masih banyak yang jauh dari sempurna, 
namun jika Anda merasa eBook ini sangat bermanfaat bagi Anda, Anda bisa menyalurkan rasa syukur Anda melalui : 
infag pulsa ke nomor AS PISS-KTB 085-330006-705 atau lewat 
Rek. PISS-KTB di BCA KCP KUSUMA NEGARA (DIY) 8465-0360-41 a.n. TITIK HARTATI 
Rek. Bank BRI cabang Wukirsari. No.Rek. : 744601000488536 a/n: Andri Atma 

Alhamdulillah, akhirnya rencana update eBook kumpulan hasil diskusi dan tanya jawab 
keagamaan grup FB PISS-KTB terealisasi juga, setelah melalui berbagai kendala dalam 2 tahun 
lebih sejak versi 2013, dikarenakan masalah perangkat dan software yang digunakan. Namun 
dalam penundaan tersebut justru banyak hal positif yang didapatkan, terutama dalam tambahan 
materi dokumen yang dikumpulkan dalam eBook ini yakni berjumlah hampir 2 kali lipat dokumen 
versi sebelumnya (sekarang berisi 4.577 dokumen sebelumnya 2.452). Sebagaimana diketahui, 
PISS-KTB adalah group yang berfaham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Jika terdapat artikel yang 
bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam eBook ini, maka hal itu adalah 
kekhilafan dan keterbatasan kami dalam mendiskusikan dan memilih referensi dokumen, dan tidak 
bermaksud menyebarkan faham tersebut. Ambil saja hikmahnya dan jadikan hal itu sebagai 
pembanding dari faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah kita. 


Dokumen sudah dipilah ke dalam bab-bab agar mudah dalam menjelajah, dan mengalami 
perampingan setting, terutama masalah link url dan koreksi bahasa agar sedapat mungkin sesuai 
dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Dengan menggunakan satu sumber yang sama, 
eBook PISS-KTB kali ini masih dibuat dalam berbagai format, dengan isi dan sistematika yang 
sama persis. Format tersebut adalah : 


" CHM untuk sistem operasi Windows, kelebihannya ringan dan aman dari inveksi virus. Untuk 
sistem operasi lain bisa menggunakan CHM Reader 


» EXE untuk sistem operasi Windows juga, kelebihannya memiliki fasilitas dan tampilan yang 
relatif lebih sederhana dan ringan, namun relatif lebih mudah terserang virus dibandingkan 
format lain. 


"n PDF untuk semua sistem operasi yang memiliki PDF Reader, termasuk Symbian, 
Blackberry, Android dan iOS. Format ini bisa dengan mudah dicetak menjadi buku manual 
jika diperlukan, hubungi percetakan yang menawarkan PRINT ON DEMAND (POD) terdekat. 


" EPUB untuk smartphone yang memiliki ePUB Reader, termasuk Symbian, Blackberry, 
Android dan iOS. 


www.islamuna.info 


MU@ODDIMAH 


" DOCX untuk file dokumen yang memungkinkan dibuka dan diedit memakai Microsoft Word 
dan aplikasi sejenis. 


m HTML untuk semua sistem operasi yang memiliki browser html, termasuk smartphone. 
Tampilannya lumayan bagus dibanding format lain. 


" APK untuk sistem operasi Android baik smartphone maupun tablet. 


Harapan kami, semoga eBook ini bisa bermanfaat bagi para kyai, ustadz, penceramah, santri, da'i, 
takmir masjid, aktifis pemuda muslim, siswa, mahasiswa dan juga masyarakat umum pecinta ilmu. 
eBook ini bisa menjadi perpustakaan pribadi untuk mendalami ilmu agama sekaligus untuk 
membantu mempercepat menjawab masalah dan pertanyaan keagamaan yang sering timbul 
dalam masyarakat. Aamiin... Kritik dan saran yang membangun selalu kami nantikan. 


Indonesia, 25 November 2015 
a.n. Team Informasi dan Dokumentasi PISS-KTB 


fb.me/alifjuman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 94 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tentang PISS-KTB 


Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB, selanjutnya disebut 
dengan PISS-KTB. KTB merupakan kependekan dari Kenapa Takut Bid'ah. Apa Beda PISS - KTB 
dibanding dengan grup yang lain yang juga punya visi - misi sama ? 


PROLOG 


Pada mulanya berdirinya PISS — KTB adalah atas inisiatif member yang tergabung pada grup KTB 
untuk membuat grup yang bernama “Dukung Peluncuran eBOOK Kenapa Takut Bid'ah ?” Awal 
berdirinya grup ini kami tidak tahu persis. Hasil investigasi kami menemukan bahwa postingan 
awal terjadi pada 26 Januari 2010/10 Shafar 1431 jam 11:19. 


Pada perjalanannya grup ini mengalami dinamika dan akhirnya vokus pada diskusi keagamaan 
dengan sangat menghindari debat. Kemudian terpikirlah untuk mengubah nama grup sesuai 
dengan visi dan misinya. Setelah diadakan jajak pendapat muncullah usulan nama Pustaka Ilmu 
Sunni Salafiyah — KTB, dari member “Linda Umi F'two?. 


Sehari kemudian, tepatnya tanggal 24 Februari 2010/09 Rabi'ul Awal 1431 jam 11:07, nama ini 
dikukuhkan menjadi nama grup. 


Seiring perkembangan fasilitas dan kemampuan yang ditawarkan FB maka pada tanggal 09 Maret 
2011/03 Rabi'ul akhir 1432 PISS — KTB beralih dari format grup versi lama dengan mendirikan 
grup versi baru yang lebih fleksibel, tanpa mengubah satupun visi misi yang diusungnya. Dan 
semua anggota grup yang lama pindah ke grup yang baru nyaris tanpa sisa. Untuk melengkapi 
identitas grup maka pada bulan Juli - Agustus 2011 (pas bulan Ramadhan), diadakan sayembara 
pembuatan LOGO Group berhadiah pulsa 100.000,00 , dan pada bulan Syawal telah ditetapkan 
logo dan pemenangnya, berdasarkan polling dari member dan juri admin sendiri. 


Jadi berdirinya PISS - KTB mirip dengan berdirinya pesantren di dunia nyata, di mana pesantren 
dibangun didahului dengan keberadaan santri yang mengaji kepada kiai, bukan sebaliknya yakni 
pesantren dibangun dengan harapan ada santri yang ngaji. (kayaknya ini tidak dimiliki oleh 
sebagian grup). Karena berangkat dari hasil kumpul-kumpul maka sampai saat ini tidak satupun 
yang merasa sebagai pemilik tunggal PISS, (dan ini beda dengan sebagian grup yang dengan 
jelas, ini milik si anu, dan ini milik si fulan). 


Dengan tidak identiknya grup dengan nama seseorang, maka semua member yang turut aktif 
tidak merasa sedang membesarkan nama seseorang. Dan jika kemudian ada yang jadi "selebritis" 
seperti Mbah Jenggot II dan yai Masaji Antoro, kami rasa memang karena kiprah mereka berdua 
yang dengan tanpa lelah dan ikhlas melayani member. Oleh karenanya kami dulu sangat tidak 
setuju ketika alamat Mbah Jenggot akan dijadikan sekretariat PISS, karena khawatir PISS malah 
identik dengan pribadi tertentu. Dan semoga ini bisa dipertahankan sampai kapanpun dan 
membawa manfaat sampai kepada anak cucu kita. 


Tentang Anggaran Dasar Group PISS-KTB 
ANGGARAN DASAR PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB (PISS-KTB) 


www.islamuna.info 


MUGoDDIMAH | 95 ) 


BAB | 

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN LOGO 
Pasal 1 

Nama 


Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH -— KTB, selanjutnya disebut 
dengan PISS-KTB. KTB merupakan kependekan dari Kenapa Takut Bid'ah. 


Pasal 2 
Waktu 


PISS-KTB didirikan di facebook pada tanggal 9 Maret 2011 untuk jangka waktu yang tidak di 
tentukan. 


Pasal 3 

Kedudukan 

PISS-KTB berkedudukan sebagai group keagamaan (Islam) di facebook (dunia maya) 
Pasal 4 

LOGO 


Gis ras 


taka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB 


Gambar pena kayu - Melambangkan kesederhanaan dan tradisi 

Gambar api - Semangat yang membara untuk nasyrul ilmi menegakkan agama Allah 
Gambar pena dan folder - Ikon pustaka digital 

Gambar Bintang putih tertulis - PISS-KTB menghasilkan wacana keagamaan yang suci 
Huruf F - Lambang PISS-KTB sebagai grup facebook 

Gambar siluet orang - Simbol grup yang aktif berdiskusi 24 jam 

Gambar segi 8 - Simbol nuansa islami universal 

Warna hijau - Lambang kesuburan dan salah satu warna kesukaan Nabi 

Warna kuning - Melambangkan keemasan referensi kitab kuning mu'tabaroh 

Bentuk kotak warna kuning - Pembatasan lingkup sebagai islam sunni salafiyyah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 96 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Warna Hijau muda di atas huruf i (ilmu) PISS - Melambangkan ilmu yang bersinar menyejukkan 
BAB II 

ASAS, STATUS, VISI DAN MISI 

Pasal 5 

Asas 

PISS-KTB berasaskan Islam dengan rincian sebagai berikut : 

(a). Bidang Agidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah berdasarkan Madzhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. 
(b). Bidang Figh berdasarkan 4 Madzhab. 

(c). Bidang Tashawuf berdasakan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. 

Pasal 6 

Status 


PISS-KTB berstatus sebagai group yang ada di fecebook yang bergerak dalam bidang dakwah 
keislaman dan dapat bekerja sama dengan group atau lembaga-lembaga dakwah lainnya yang 
memiliki faham ASWAJA. 


Pasal 7 
Visi 


PISS-KTB mempunyai visi mewujudkan masyarakat Islam yang damai sebagai implementasi dari 
“Rahmatan Lil-'Alamiin” 


Misi 


(a). PISS-KTB mempunyai misi dakwah islami yatiu mengajak manusia ke jalan Allah dengan 
hikmah dan argument yang baik berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah 


(b) Menjadikan PISS-KTB sebagai salah satu wadah belajar keilmuan Islam dan sarana 
mempererat ukhuwah Islamiyah diantara kaum Muslimin 


BAB III 

FUNGSI 

Pasal 8 

Fungsi Lembaga 

PISS-KTB dalam dakwahnya adalah group keislaman dan pangabdian kepada masyarakat : 
1. Mempersiapkan generasi umat Islam yang dilandasi ilmu dan akhlagul karimah. 


2. Menjadikan facbook sebagai salah satu wahana pelestarian dan pengembangan nilai-nilai 


www.islamuna.info 


MUGoDDIMAH | 97 ) 


islami. 
3. Mempertebal keimanan, meningkatkan ketagwaan, dan memelihara keislaman 
4. Mengembangkan amaliyah yang dilandasi ilmu dan akhlagul karimah 


5. Melaksanakan transformasi nilai-nilai Islam kepada masyarakat melalui dunia maya maupun 
nyata 


BAB IV 
KEANGGOTAAN 
Pasal 9 
Keanggotaan 


1.Anggota PISS-KTB adalah seluruh kaum Muslimin yang menjadi member group ataupun yang 
belum. 


2.Anggota diperkenankan memasukkan teman digrup Piss-ktb tanpa batas. 


3.Admint berhak menghapus dan mengeluarkan anggota dari grup bagi anggota yang tidak 
mentaati peraturan gruop setelah melalui musyawarah dewan admint. 


Pasal 10 
Hak dan Kewajiban Anggota 
1. Semua anggota berhak bertanya dan mendapat jawaban dari admin atau member yang lain. 


2. Postingan / pertanyaan harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak terlalu 
banyak singkatan, bila ingin diprioritaskan untuk mendapat respon dan jawaban, khususnya dari 
admin. 


3. Isi postingan bisa berupa informasi keislaman "sunni" dan pertanyaan, utamanya masalah figih 
keseharian. 


4. Bila postingan tidak mendapat respon / jawaban, atau belum terjawab tuntas, member boleh 
"menyundul" dalam batas kewajaran. 


5. Pertanyaan seyogyanya diawali salam secara sempurna, "Assalamu'alaikum..." dilarang 
menyingkat salam (seperti ass, asgum, askum dll). 


6. Bila postingan pertanyaan sudah terjawab dengan tuntas atau pemosting sudah merasa puas, 
hendaknya pemosting mengucapkan terimakasih dan menyarankan pembungkusan (dokumentasi 
soal-jawab). 


7. Postingan dilarang berisi : 
- Kata-kata yang berbau penghinaan, kekerasan dan pornoaksi 


- Nama terang seseorang atau organisasi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 98 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Ajakan tantangan atau debat 

- Iklan / promo sebelum menghubungi admin / bagian promosi 

- Curhat pribadi dan perjodohan 

- Pertanyaan nyleneh sekedar membuat bingung admin dan member 


8. Jawaban atau komentar tidak boleh menyimpang dari faham ahlus sunnah wal jama'ah, dan jika 
mampu sebaiknya disertai referensi dan 'ibaroh kitab madzhab empat. 


9. Member wajib menjaga ketenangan PISS - KTB dengan tidak memposting / berkomentar yang 
tidak sopan atau menimbulkan perdebatan atau hal-hal yang di luar VISI MISI grup 


10. Postingan yang melanggar aturan akan segera diperingatkan atau dihapus, langsung maupun 
tidak langsung. 


BAB V 

ADMIN PISS - KTB 

DESKRIPSI, TUJUAN, TUGAS, FUNGSI & PENGANGKATAN 
Pasal 11 

Deskripsi 


Admin adalah seorang yang memiliki akun di Facebook, dan kemudian menjadi/diangkat menjadi 
pengurus oleh Pengurus Inti PISS -KTB, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang 
mendukung, dan selanjutnya bertugas sesuai dengan bidang kerja & fungsi yang dijelaskan pada 
pasal 13. 


Pasal 12 
Tujuan 


Memunculkan potensi dari setiap individu yang ada di jajaran ke Adminan, dan juga anggota grup 
yang memiliki potensi berupa potensi ilmiah, maupun potensi ke-ahlian yang lain untuk 
dimunculkan menjadi admin di Grup PISS — KTB. Dimana setiap individu berpotensi tersebut 
adalah alumni pesantren, madrasah, perguruan agama islam, atau yang lain. 


Pasal 13 
Tugas & Fungsi 


Fungsi Admin adalah untuk saling membantu memberikan jawaban, masukan, dan saran, atas 
pertanyaan, pernyataan, dokumentasi dan juga menjadi moderator atas segala pembicaraan yang 
ada di Grup inti PISS — KTB. Juga membantu terselenggaranya segala kegiatan operasional & 
pengelolaan, serta koordinasi Grup PISS — KTB baik di Dunia maya, juga di Dunia nyata 
berdasarkan unit kerjanya masing-masing. 


Pasal 14 


www.islamuna.info 


MUGoDDIMAH | 99 ) 


Peraturan Keadminan 
1. Setiap admin harus bisa menjaga kode etik dan nama baik PISS -— KTB. 


2. Setiap admin diperkenankenankan untuk memberikan pertanyaan dan atau memberikan 
jawaban atas persoalan yang di tanyakan oleh anggota grup. 


3. Setiap admin yang mengetahui ada penyimpangan dari ketentuan yang ada di dalam ADRT 
grup, maka bisa segera menghapus postingan yang menyimpang tersebut dengan memberikan 
peringatan melalui inbox atau pada wall / posting anggota yang bersangkutan terlebih dahulu. 


Pasal 15 
Pengangkatan 


1. Admin Pendiri : yaitu admin yang menjadi admin tanpa pengangkatan, karena yang 
bersangkutan adalah sebagai pendiri grup. 


2. Admin Kehormatan : yaitu admin yang diangkat menjadi admin sebagai penghormatan terhadap 
magam dari orang yang bersangkutan di dunia nyata & maya. 


3. Admin harian : adalah admin yang diangkat berdasarkan sistem kompetisi dengan 
mempertimbangkan volume aktifitas dan kepeduliannya di grup PISS — KTB, baik aktif dalam 
menjawab persoalan diniyah yang ditanyakan member, ataupun membantu terselenggaranya 
segala kegiatan operasional & pengelolaan grup. 


Admin harian dipilih dan diangkat dari member PISS -— KTB yang aktif menjawab pertanyaan, 
namun terlebih dahulu dimasukkan ke grup “Dapur Koordinasi Piss KTB”. 


Yang berhak mengangkat dan memberhentikan admin harian adalah Admin Pendiri atau Admin 
Kehormatan dengan mengacu kepada peraturan keadminan dan mempertimbangkan berbagai 
masukan dari anggota grup Dapur Koordinasi Piss KTB. 


Pasal 16 
Penon-aktifan 
Admin akan di non-aktifkan dari jajaran keadminan jika : 


a. Admin bersangkutan tidak lagi aktif melaksanakan tugasnya (menjawab pertanyaan) di grup 
dalam kurun waktu maksimal 1 bulan tanpa pemberitahuan kepada admin yang lain melalui grup 
Dapur Koordinasi Piss KTB. Dan dia berhak untuk dikembalikan kepada posisi semula sebagai 
admin bila telah kembali aktif menjalankan tugasnya minimal selama 2 pekan. 


b. Admin bersangkutan tidak lagi aktif melaksanakan tugasnya (menjawab pertanyaan) di grup 
dalam kurun waktu lebih dari 1 bulan tanpa/dengan memberitahukan kepada admin yang lain 
melalui grup Dapur Koordinasi Piss KTB. Dan dia berhak untuk dikembalikan kepada posisi 
semula sebagai admin bila telah kembali aktif menjalankan tugasnya minimal selama 2 pekan. 


c. Admin bersangkutan berdasarkan inisiatif sendiri meminta untuk di non aktifkan 


d. Admin yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan atau peraturan keadminan dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 100 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


telah diberikan peringatan atau tidak 


e. Dalam keadaan darurat Admin Pendiri dibantu Admin Kehormatan bisa mengambil tindakan 
taktis dengan mengangkat atau membekukan jajaran admin. Misalnya ketika banyak terjadi 
penghapusan postingan tanpa ada admin yang mengaku maka sebagian besar admin akan dinon- 
aktifkan untuk pemulihan situasi. 


BAB VI 

PERATURAN TENTANG DOKUMENTASI DAN PENGCOPYAN 
Pasal 17 

Penyuntingan Dokumen 


Penyuntingan Dokumen hanya dapat dilakukan oleh atau atas izin Admin. Member yang 
kedapatan menyunting dokument bisa mendapatkan sanksi dikeluarkan dari grup setelah 
mendapatkan peringatan dari admin melalui inbox. 


Pasal 18 
CoPas (Copy Paste) Dokumen 


Copy Paste Dokumen dapat dilakukan oleh setiap member Group dengan ketentuan sebagai 
berikut : 


1. Setiap Dokumen yang di-CoPas (Copy Paste) dan dijadikan referensi jawaban, harus 
menyertakan Link dokumen yang dimaksud. 


Contoh : 


PUASA: Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya :  www.fb.com/notes/www.piss- 
ktb.com/250855834937232 


Hal tersebut bermaksud agar orang yang ingin mengetahui dokumen yang dimaksud dapat 
dengan mudah mencarinya. 


2. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) dari Dokumen PISS-KTB dan disebarakan pada 
Web/Blog orang lain tidak diperbolehkan memungut biaya atau dengan kata lain “DILARANG 
UNTUK DIPERJUAL BELIKAN”. 


3. Setiap member diperbolehkan mengcopy dokumen TANPA menambah atau mengurangi 
kalimat yang ada pada dokumen yang akan atau sudah dicopy. 


4. Setiap member diperbolehkan mengcopy dokumen TANPA merubah isi (kalimat), maksud dan 
tujuan dari dokumen yang dicopy. 


Contoh : 
Di dokumen tertulis kalimat “Yusannu (disunnahkan)” dirubah menjadi “Yahrumu (diharamkan). 


Karena hal tersebut akan merubah makna, maksud dan tujuan dari hukum yang sudah ditetapkan 


www.islamuna.info 


MU@ODDIMAH | 101 ) 


pada suatu masalah. 


5. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) pada Word (member bermaksud menjadikannya 
sebuah buku/jilid), maka buku tersebut harus diberi judul dengan menyertakan kata PISS-KTB. 


Contoh : 


“TANYA JAWAB MASALAH KEAGAMAAN ala PISS-KTB (Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah — 
Kenapa Takut Bid'ah)”. 


6. Setiap Dokumen yang diCoPas (Copy Paste) pada Word (dijadikan sebuah buku/ilid), hanya 
dapat dijadikan sebagai milik pribadi atau dengan kata lain “DILARANG UNTUK DIPERJUAL 
BELIKAN”. 


7. Jika ada kalimat yang janggal pada isi dokumen yang akan atau sudah dicopy, harap 
konfirmasikan terlebih dahulu kepada Admin (telitilah dulu sebelum mengcopy). 


BAB VII 

REKENING BANK GROUP PISS-KTB 

NAMA REKENING : TAHAPAN BCA KCP KUSUMA NEGARA (DIY) 
NOMOR REKENING : 8465-0360-41 

a/n : TITIK HARTATI 

dla : Group : www.fb.com/groups/piss.ktb/ 


e-mail : piss.ktb@gmail.com 

Website : www.piss-ktb.com/ 

TANGGAL PEMBUKAAN REKENING : 

Senin, 22 Ramadlan 1432H / 22 AGUSTUS 2011 M 
Pasal 19 

SUMBER DANA 


Dana yang masuk pada rekening bersumber dari INFA@ / SHODA@OH seluruh Member maupun 
Non Member, juga Dana lain yang sifatnya tidak mengikat. 


Pasal 20 
PENYIMPANAN & PENGIRIMAN DANA 


Dana yang ada baik berupa Donasi (Infag / Shodagoh) maupun Dana lain harus (hanya bisa) 
dimasukkan / dikirimkan melalui Rekening yang telah ditetapkan oleh Dewan Admin, untuk 
kemudian disimpan pada Rekening yang sama. 


Pasal 21 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 102 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


TUJUAN 
Pembukaan rekening bertujuan sebagai : 


1. Fasilitas dan Media penyaluran Infag atau Shodagoh bagi member dan atau non member yang 
ingin menyisihkan sebagian rizginya untuk menunjang operasional Group dan kegiatan sosial 
lainnya yang sifatnya tidak mengikat. 


2. Fasilitas dan Media bagi member dan atau non member yang melakukan berbagai jenis akad 
yang melibatkan adanya transaksi keuangan dengan Grup PISS-KTB. 


Pasal 22 
PENGELOLAAN DANA 


Dana yang sudah masuk pada rekening akan dikelola sesuai dengan kebutuhan dan atau usulan 
dari member yang selanjutnya disetujui oleh Dewan Admin melalui musyawarah internal. 


Notes : 


Demi kelancaran dan tertibnya penerbitan (Posting Wall) dan transparansi tentang keluar 
masuknya dana yang akan di Posting diwall Group, maka diharapkan bagi member dan atau non 
member yang sudah mentransfer dana segera menginformasikan melalui SMS Centre nomor 
yang tertulis dibawah ini : 


Bendahara | : 085743346147 (Titik Hartati ) 

BAB VIII 

Pasal 23 

SPACE IKLAN 

Member bisa mengiklankan produknya dengan syarat : 


1. Menghubungi bagian periklanan PISS KTB (Ayda Az-zahra), sambil melampirkan iklan dan 
promo atau link-nya. 


2. Mengisi rekening PISS-KTB minimal Rp.10.000 untuk sekali posting 


3. Promo dan iklan akan ditampilkan oleh akun sie periklanan atau admin setelah mendapat 
persetujuan. 


4. Pengiklan boleh menyundul iklan dan promo dalam batas kewajaran. 


5. Hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya iklan yang dimaksud, di luar tanggung jawab PISS-KTB 
(PISS-KTB tidak bertanggung jawab jika kemudian ada masalah dalam transaksi antara pengiklan 
dengan customer). 


6. Produk Iklan dan Promo harus sesuatu yang halal / diperbolehkan 


7. Isi Iklan promo tidak boleh bertentangan dengan faham ASWAJA 


www.islamuna.info 


MU@ODDIMAH | 103 ) 


8. Iklan dan Promo yang tidak menaati aturan, akan segera dihapus 
Lain-lain 


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur berdasarkan musyawarah 
pengurus PISS-KTB. 


TID 


Segenap Pengurus 


Tentang Rekening Donasi Group PISS-KTB 

NAMA REKENING : BCA KCP KUSUMA NEGARA (DIY) 
NOMOR REKENING : 8465-0360-41 a/n : TITIK HARTATI 
atau 

Bank BRI cabang Wukirsari 


No.Rek. : 744601000488536 a/n: Andri Atma 
atau 


MENGISI PULSA XL KE NOMOR 0878-3999-8528 
Bagi pengguna XL malah lebih simpel, karena bisa langsung mentransfer pulsa anda dengan cara 
sms ke 168 dengan format : bagi Ispasil 087839998528 (spasil 1500 


Transfer pulsa via XL ini tersedia nominal 1500, 3000, 10000, 25000, 50000, dan 100000 


Nantinya pulsa yang masuk akan diuangkan dan digunakan untuk kemaslahatan PISS-KTB sesuai 
yang termaktub pada AD/ART 


FAO : Tentang Sistem Musyawarah Group PISS-KTB 


Perkenankanlah kami merespon sejumlah keluhan dan tanggapan yang sering terlontar dari 
member mengenai alur musyawarah di Piss. Penjelasan ini akan dirangkai dalam bentuk @&A 
(tanya-jawab). Semoga bisa turut membantu melapangkan kejanggalan di hati kita. 


@: Siapakah sebenarnya para mujawwib di Piss? 
A: Para admin dan setiap member bisa menjadi mujawwib. Setiap jawaban terbuka kemungkinan 
untuk dimusyawarahkan 


sehingga tercapai kesepakatan bersama. Sebagai perbandingan metode koreksi bersama ini juga 
menjadi pedoman penulisan materi Wikipe””". 


@: Apakah jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan? 


A: Lihatlah keakuratan referensinya. Untuk mudahnya, setiap jawaban yang disetujui banyak pihak 
lebih dimungkinkan benar. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 104 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@: Bagaimana membedakan jawaban yang setengah matang dengan jawaban yang serius? 
A: Bila jawaban itu siap didokumentasikan dengan kode kata 'bungkus' berarti sudah selesai 
dimusyawarahkan. 


@: Siapa para admin Piss dan apa peranannya? 
A: Pihak admin lebih suka berada di belakang layar. Peranannya beraneka ragam seperti sie 
dokumentasi, mujawwib, keuangan, IT, dll. 


@: Apa belajar di Piss tidak dikatakan belajar tanpa sanad? 

A: Jangan berpikir hitam-putih. Piss tidak otoriter dengan merampas hak belajar seseorang. 
Ikutilah musyawarah di Piss dengan tetap mengaji pada ustadz/kyai anda. Bicarakan dengan 
beliau apa yang anda peroleh di sini. Belajar di Piss layaknya masuk ke perpustakaan membaca 
buku. Dan buku-buku yang anda baca di Piss ditulis oleh orang-orang yang insya Allah memiliki 
kualitas dan rantai keilmuan yang jelas. 


@: Kenapa pertanyaan saya sering diabaikan di grup ini? 

A: Faktor terbesar adalah karena wallnya tenggelam. Bila memposting jangan lupa untuk di- 
bookmark dan jangan bosan disundul bila belum terjawab. Beberapa mujawwib kadang juga mem- 
bookmark dan menjawab pertanyaan 2-3 hari lalu yang telah ditandainya. 


@: Kenapa berdebat di Piss tidak diperbolehkan padahal penting untuk melatih daya pikir? 

A: Berdebat dilarang. Yang diperbolehkan adalah berdiskusi. Kedua hal ini serupa dan yang 
membedakan adalah niat dan cara penyampaiannya. Yang satu memancing emosi dan yang 
lainnya memancing gairah belajar. 


@: Bolehkan mendiskusikan aliran lain seperti waha atau syi" di Piss? 

A: Tidak boleh. Bukan persoalan benar-salahnya melainkan Piss sejak awal telah difokuskan 
untuk diskusi syariah. Hanya sesekali saja pihak admin akan membuatkan catatan bertema 
sektarian sekedar sebagai pengetahuan dan mawas diri. Bila ingin lebih memperdalam diskusi 
antar aliran silakan lakukan di grup lain. 


Demikian harap dimaklumi dan kerjasamanya untuk mentaati AD/ART PISS-KTB. Salam 
ukhuwwah. 


2788. ELEMEN PENTING YANG TERDAPAT PADA GRUP 
PISS-KTB 


1. PENGAJAR (MUJAWWIB) 

Adalah mereka yang berniatan tulus berbagi ilmu yang dititipkan Allah padanya walaupun hanya 
satu ayat atau satu masalah yang ia kuasai dan meskipun bukan ADMIN. Keberadaan mereka 
dibutuhkan di PISS-KTB selama cara penyampaiannya jelas, mengarah, bijaksana, tidak arogan, 
kemeruh atau justru membuat penanya merasa ketakutan dan merasa malu dengan 
ketidaktahuannya. 


Cab HMI ea $ Watak Bb pama GA ai TA ea Cd AU medolbny Keadi Rae pal KKS, Sp Jar dl Sl « 
HARI Crab) 4 Heh Oral Gil M3 Op 4 aah Ga II OlaaN 6 ag Men bal « 


www.islamuna.info 


MU@ODDIMAH | 105 ) 


“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik”. (AS. 16:125). 


Berdiskusi dan menyeru pada kebaikanlah dengan cara yang baik, ramah, penuh kelembutan, 
memilih metode yang paling mudah, mendahulukan hal-hal yang bersifat umum karena yang 
demikian lebih memberi manfaat dalam meredakan amarah orang lain serta memberikan 
pengertian pada pembuat kerusuhan Al-Bahr al-Madiid IV/95 


Jae ala UE) OLI OLS gl (la) Me La Ji RU Jar KA Le ge DA gl (ae Lala) AT J3 ae Lah 


“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari) 
Artinya sampaikan ajaran Rasulullah yang engkau mampu dan kuasai untuk kebaikan umat 
meskipun yang kau bisa hanya sepotong ayat. 


Faidh al-Gadiir 111/369 : 
dng op 3 Yak Y An oya pel Ja PIL ad OLS Ga Jj Le3 uya 1 JB ky Ale DI Ceko El op ina Ul op 
ls 


Dari Abu Hurairah radhiallahu “anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: “Barang siapa menyeru kepada hidayah maka baginya pahala seperti pahala orang- 
orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikitpun.” (HR. Muslim) 


2. PEMBELAJAR (SANTRI) 

Adalah mereka yang tulus ingin memperbaiki akidah dan ibadahnya dengan benar selaras dengan 
ilmu yang bersumber dari al-@uran, al-Hadits dan Fatwa-fatwa Ulama yang telah mudawwan 
(terbukukan dengan rapi). Keberadaan penanya dan pembelajar dibutuhkan di PISS-KTB demi 
manfaat dan semangat bertambahnya ilmu itu sendiri baik bagi pembelajar, pengajar, pemerhati 
dan pecinta ilmu, selama pembelajar/penanya tersebut menjunjung etika belajar dan bertanya. 


bye Y 25 Ol Sa gal jug 


“Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui.” (AS. Al- 
Anbiya: 7) 


lg 2 Sa Ol Jaten gaess Yg Kale 00 Iu OT PA aa YM AI Iya, JB JB Ale ea CA 


Dari sahabat Jaabir ra, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Tidak semestinya 
orang yang Alim berdiam diri dengan ilmunya dan tidak sepantasnya orang yang bodoh berdiam 
diri dari kebodohannya” (HR. at-Thobroony) 


Asa ala Sekayay dya at» (JB aya Lala RAL ag pel Alat 2 Lele PS ya) (ebay Ale SI Io) Al ya, JU 
SN) Ola pala 


Rasulullah Shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda : “Barang siapa menyembunyikan ilmu dari 
yang akan menerima ilmu, maka akan diberi kendali di hari Giyamat dengan kendali dari api” (HR. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 106 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abu Daud, at-Turmudzi, Ibn Maajah, Ibn Hibbaan dan Haakim) 


Hg Ana 0 Ale Ale JA Load cagar Jail Anta aa Il fl gamat ISL Jill OY (eka Saras Jl jual Gym 
dmlag pisa Ol WS le 


Rasulullah Shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda : “Bertanya dengan baik adalah separoh ilmu”. 
(HR. ad-Dailamy dan al-Baehagy) 

Karena bila seseorang bertanya dengan baik, penuh etika diharapkan akan mendapatkan 
tanggapan yang baik dan dapat menghilangkan kesamarannya akan sebuah ilmu serta diharapkan 
yang ia dapat juga bermanfaat. Faidh al-Gadiir 111/235 


3. PENDENGAR (PENYIMAK DAN PEMERHATI) 

Adalah mereka yang tidak menjadi pengajar dan pembelajar suatu ilmu namun mereka dengan 
seksama memperhatikan dan berharap mendapatkan faedah dari kajian ilmu yang tengah 
dibahas. Keberadaan mereka di PISS-KTB lebih banyak ketimbang mereka yang menjadi 
pengajar atau pelajar dan tidak menutup kemungkinan justru merekalah yang mampu mengambil 
hikmah-hikmah yang berjatuhan di PISS-KTB ini. 


JB AI Jgany UR Jaa) Lag IU Lai Adel Gala Pora TA pelan dal AI Ula Aji ra 3 Agil Nae dg Aly ya 
S3 SA SI S3 HS Ja HS) SA HS AN, JNE ee Ga SAI Gl- else JB SI Gl 
aka BILA SP Watandng Lebay pig UAS Ab ja, OS MMS y Ab) BSN SNI Reda Ad yaa LAN SMS dil Lag Gl HS 
JAE Lapis AI by yag Url ey JIN Bogo ya Alas Jay (Ae ba oya IS) ON) opal JELAS Rona pb US Ab aa 
Bola ES oya pe ARA mang mekang ale AI oho WyiI Hina Cyiue Bol ja pe AA 


Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam “Barangsiapa oleh Allah dikehendaki menjadi baik, 
Allah fahamkan terhadap agama”. (HR. Bukhori-Muslim dari Mu'awiyah ra.) 

Dan sabda Nabi “Apabila kamu melewati taman-taman syurga, minumlah hingga puas. Para 
sahabat bertanya,”Ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu?” Nabi 
menjawab,” majlis-majlis ta'lim.” (HR. Al-Thabrani) 

Imam Athaa' berkata “Majlis-majlis ta'lim” ialah tempat perkumpulan membahas halal, haram, 
bagaimana cara jual beli, cara shalat, cara zakat, cara haji, nikah, thalak dsb. Artinya perkumpulan 
untuk mengetahui tatacara shalat, zakat, haji dan yang demikian hanya dapat diketahui dengan 
mengetahui rukun-rukun, syarat-syarat dan yang membatalkan setiap ibadah karena tanpa 
mengetahui yang semacam ini tidak dapat dikatakan benar seperti apa yang dikatakan oleh Ibn 
Ruslan : "Dan setiap amal yang tanpa didasari ilmu # Amalan-amalannya tertolak tidak diterima” 
Dari Ibn Umar ra disebutkan “Majelis ilmu lebih baik dari ibadah 60 tahun lamanya.” Berdasarkan 
sabda Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam : “Sedikit paham ilmu figih lebih baik dari 
banyak ibadah”. (HR at-Thobroony) 

Paanah at-Thoolibiin 1/14 Imam “Abdullah al-Haddad ra. menyebutkan dalam kitabnya Risaalah al- 
Mu aawanah: 


Bd al AB Ale ya (SY AA JA pkl oya PST Wioe2 Lega dal IAI) mi OS pls pia Ah Ae uya Ol lely 


aanana pb UI jl As UI Sy Anana ds ae SUS aa 40 4 ola 


Dan ketahuilah bahwasanya seseorang yang beribadat kepada Allah tanpa ilmu, maka 


www.islamuna.info 


MU@ODDIMAH | 107 ) 


kemudharatan yang kembali kepadanya sebab ibadatnya itu lebih banyak daripada manfaat yang 
terhasil baginya. Berapa ramai ahli ibadat yang memenatkan dirinya dalam ibadat sedangkan dia 
sebenarnya atas maksiat padahal dia beranggapan apa yang dilakukannya adalah ketaatan atau 
bukannya maksiat.....” 


4. PECINTA 

Adalah mereka yang mencintai pengajar, pelajar dan pendengar ilmu, memberi dukungan, 
menfasilitasi lancarnya proses belajar-megajar dalam sebuah majlis ilmu semacam PISS-KTB ini. 
Dukungan mereka bisa berbentuk moril maupun materil, mereka tulus karena meyakini benefit 
yang akan diperolehnya yakni mendapatkan kemudahan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat 
dari keberkahan-keberkahan ilmu. 


3 allal Dg Semi paint pa D) 


"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat 
jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri..." (A.S. Al-Isra : 7) 


SIS Ol geger (il jamd eliYI Gita A3 meladl JUS Gk oya 9 6 gan OS yel VI ai AA lali Jb Ole ya 
Dg Gak Rere B9 yg ya Kaka HAN AIA MIA Ar 39 3 ya and Hdl ngo Ker 3 4 es Aoa Aslas 
Al pi AA Hb FILA oya ISO ay pegel dada Lage 3 peladi Lb 3 Aiil ngo JK) el IL oa Rea 

jln pian oil yA Ab id MA ISI pall lb Of 3 6 JI de sekam 


“Barangsiapa menolong pencari ilmu maka ia telah mencintai para nabi dan kelak bersama 
mereka, dan barangsiapa membenci pencari ilmu maka ia telah membenci para nabi dan 
balasannya adalah jahannam. Dan sesungguhnya para pencari ilmu memiliki syafaat laksana 
syafaatnya para nabi, mereka disurga firdaus dengan 1000 panggung dari emas dan dalam 
syurga keabadian dengan 1000 kota dari cahaya dan dalam syurga al-Ma'waa dengan 80 derajat 
dari mutiara merah. Dari setiap dirham yang ia nafkahkan dalam mencari ilmu baginya bidadari 
laksana hitungan bintang dan malaikat. Barangsiapa berjabat tangan dengan pencari ilmu, 
diharamkan jasadnya dari api neraka, dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu saat ia 
meninggal, Allah ampuni dosanya dan dosa orang yang menghadiri kematiannya". Irsyaad al- 
Guluub 1/164 . 


3 2g 


Seda JP US kada Sp pai Ol Ul al, dlu 4 Of Lho lala ON TU cp ja U gua ra 
pa dna pan Ol Up Okap LG Sa Ul yaa» AL jp ali Vega Cabai al) PO ga go 
Lb, 


Perkumpulan yang baik tidak akan keluar dari salah satu dari tiga hal : 

» Darinya adakalanya kau peroleh sesuatu yang dapat menyelamatkanmu 

» Darinya adakalanya kau peroleh apa yang engkau tanyakan dan cari selama ini 

» Darinya adakalanya kau peroleh keberkahan, seperti dikatakan “Berkumpul dalam majlis ilmu 
lebih utama ketimbang menghidupkan malam-malam dengan ibadah" 


Perkumpulan yang jelek akan keluar dari salah satu dari dua hal : 
» Darinya adakalanya terbakar agama yang kau kenakan 
» Darinya adakalanya tercemar reputasimu dengan kejelekan dan kehinaan. Bariigah al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 108 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mahmudiyyah VI/120 


Telai wil Me ia ea ena AN ae aje Mani Manna Il Batam Mentan aa. 
3 5 3 aa sang Mp pSla drgay 


cc 


Barangsiapa memuliakan orang Alim maka Allah dan utusanNya akan memuliakannya” Khidmah 
terhadap orang alim tergolong paling agungnya cara mendekatkan diri pada Allah, mengagungkan 
tanda-tanda kebesaran Allah dengan kesepakatan Ulama. Bughyah al-Mustarsyidiin 1/9 


Pa 


Barangsiapa memuliakan orang alim seperti orang memuliakan 70 Nabi, barangsiapa memuliakan 
orang yang belajar seperti orang memulyakan 70 orang mati syahid, barangsiapa mencintai ilmu 
dan ulama tidak tercatat kesalahan padanya dihari-hari kehidupannya”. Al-Jauhar al-mandhuum 
Hal 27 


MUI ALE ya La Cgtaan JAS) ale al sar JUy 


La 11 


Berkata Imam “Atha' “Perkumpulan ilmiyyah dapat melebur (kesalahan) dari 70 perkumpulan 
permainan (yang tidak berfaedah)”. Ihyaa' “Uluumiddiin 1/9 . 


5. JANGAN JADI YANG KELIMA 

lalah mereka yang membenci ilmu, tidak mau menjadi pengajar, pelajar, pendengar dan pecinta. 
Tidak jarang mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang menghambat perkembangan ilmu, 
merekalah yang digambarkan oleh Baginda Nabi dengan orang yang kelima yang akan celaka. 


AAS SU ob Jus eln boeT 3 dita Uus 


Celakalah bagi orang yang tidak tergolong dari salah satunya (pengajar, pelajar, pendengar dari 
pecinta) Kasf al-Khofaa' 1/148 : 


AI jak Of og (Eka Rama SI Y ) BNI SY jA oa del (Ely (rata al) dl lali (Lala jl Ole 
dal, 


Jangan menjadi orang yang kelima ialah pembenci ilmu dan ahli ilmu At-Taysiir Bi Syarh al-Jaami' 
as-Shaghiir 1/357 : 


JI jak Of Renag Ualis SI | Remas Ui prana d JUy 1 eUas IE (Elle Lema S3 Yo) Ya oa Ini Ula 
BMW by JB al sak AS LD yag eidaka jl Salad lola Gam 3 adl Al aa Gal J9 € HIU oa OB dal, 
Sol 3 Laoutuna DLS US LAS Tool laliy ba YLS) Jera Olg cai AS Ody Or eladl Ol ae oa 1 oU JG, 
SI ae y2 OS laka, 

Jangan menjadi orang yang kelima Imam “Atha' berkata “orang yang kelima ialah saat engkau 
membenci ilmu dan ahli ilmu, maka engkau tergolong orang celaka” Ibn Abdillah al-Barr berkata 


“Yalah memusuhi dan membenci ulama, siapa tidak mencintai mereka berarti sudah atau 
mendekati kearah membencinya, dan itulah kecelakaan baginya” Al-Mawardi berkata 


www.islamuna.info 


MU@oODDIMAH | 109 ) 


“Barangsiapa berkeyakinan ilmu hanyalah kenistaan, meninggalkannya adalah kebaikan, saat 
menghadapi orang bodoh cenderung menyambut dengan aneka penghormatan, saat menghadapi 
orang alim justru menghindarinya dan menganggapnya sebagai pengemis, maka kesesatannya 
tertetapkan, petunjuknya kian menjauh, dialah orang kelima yang celaka” Faidh al-Gadiir 11/22 


Lgi Kemal SUV) teh Le lantai lalat jl CUte pS 1 438 5 Akad AA ILY ES 3 ASI. (2) " 
ob ga gag HUI Gaal Y) Ren gua! Rp9 la ye TA Y dil Gg Ulon PG AI Jon Ai II Onsu 1 Alai jam JU 
A3 ASASI yag CA Ka Kekal Jaa ata uya UB CEMUI yag melali Ja Y CL Yg tian Yg Cedata Yy ella 
Om Soy Oli JELAS cas 3 ma dr Ol ebeth Coladly old pad seng CAN Al Libas ol el 
Jalal ya (Ip " 


“Jadilah engkau pengajar, pelajar, pendengar atau pecinta ilmu, dan janganlah engkau menjadi 
yang kelima karena engkau akan celaka” Sebagian ulama berkata “Subhaanallah.... Sungguh 
Allah telah menjadikan masing-masing dari mereka jalan keluar artinya tidak berdosa mereka yang 
tidak keluar dari bagian empat golongan terpuji ini kecuali pada golongan kelima yang celaka yakni 
mereka yang bukan menjadi pengajar, pelajar, pendengar atau pecinta ahli ilmu dialah yang 
celaka karena orang yang membenci ahli ilmu berarti menyukai kepunahan mereka, menyukai 
kepunahan mereka berarti menyukai padamnya cahaya Allah dimuka bumi yang mengakibatkan 
munculnya aneka kemaksiatan dan kenistaan, maka dikhawatirkan saat itu tidak terdapati lagi 
amal-amal kebajikan” Sebagaimana ungkapan ats-Tsufyan ats-Tsaury Nawaagidh al-limaan al- 
Gauliyyah wal “Amaliyyah hal. 438 


ASTAGHFIRULLAAH, WA ATUUBU ILAIHI 

Ya Allah,, Bila memang majlis ini Engkau ridhoi mudahkan kami dalam rangka proses TA'LIIM dan 
TA'ALLUM.. 

Sadarkan mereka yang sengaja menghambat perjalannya... 

Lembutkan jiwa kami, Hilangkan kedengkian di hati kami, Dan selalu bimbing kami dalam 
HIDAYAH dan RIDHOMU... Aamiin Ya Robb... 


- Yai Masaji Antoro - 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/333075536715261/ 


2953. BELAJAR DARI DOKUMEN GROUP PISS-KTB 
BISAKAH DIKATAKAN BERSANAD ? 
PERTANYAAN : 


2 Tgk Aswaja 
Mohon ma'af Belajar dari dokumen grup PISS-KTB ini, apakah bisa dikatakan ilmunya bersanad.? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Jika memang bersumber dari kitab yang mu'tabar, meskipun tidak bersambung kepada mulllif 
kitab tersebut maka hal itu sah-sah saja. Ta'bir dari kitab Tuhfatul Muhtaj juz 1 halaman 149, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 110 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maktabah syamilah : 
Kagan yA Ja Ola AKA Ga Ga Ca IK Ia Ji Ip Ia Be KN 


Apa yang difahamkan oleh ucapan Imam Nawawi, yaitu bolehnya mengutip dari kitab-kitab yang 
mu'tamad, dan menisbatkan apa yang ada didalamnya itu adalah perkara yang mujma' 'alaih, 
meskipun sanad pengutip tidak bersambung kepada pengarang kitab-kitab tsb. 

Dari kitab Al Asybah wannazha 'ir halaman 310, maktabah syamilah : 


Upale olazeYI jl yr (le mandi lia (3 elalali (jail AAB ,L6 Gi gl Konga! AAA LS le alazeYI Lol #0 Uas cal JL) 
Ag pAR 9, padi 3 20 yee ASI de PI Aaisi SUN yag JL JasA LS 8 alam A5 AAN OY 5 Lal sim YI) 
di dagg US AI Jne pall Jilag. 


Ibn Abdissalaam berkata : Adapun beri'timad dengan kitab figh yang shahih dan terpercaya maka 
ulama zaman sekarang telah sepakat bolehnya beri'timad dan bersandar kepada kitab-kitab tsb... 
Wallaahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/719954464694031/ 


www.islamuna.info 


BAB 


AL-GUR'AN 


| 112 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 AL-GUR'AN 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-@ur'an. 
TAJWID 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode 
membaca Al-Gur'an / tajwid. 


0018. Membaca Tashil Hamzah Lafadz "an'amta" 
PERTANYAAN : 


Azkal Banten Cah 

Sahkah sholatnya orang yang dalam membaca fatihah membaca tashil hamzahnya "AN 'AMTA" ? 
JAWABAN : 

Raden Mas LeyehLeyeh 

Bacaan aL-fatihahnya menurut imam siapa ? 


kalo membaca secara Hafs dari 'Ashim (seperti yang umumnya bacaan yang dipakai di 
Indonesia), maka sholatnya SAH, tapi membaca seperti itu HARAM 


Masaji Antoro 
JL Jas Yg AI oanl PP Jam EA 


Cabang : Seandainya ia membaca tashil hamzah an'amta, maka ia berdosa namun shalatnya 
tidak batal. (Hasyiyah Aljamal “Alal Manhaj 11/751| 


0445. TAJWID : EDISI NGAJI TAJWID IDGHOM MITSLAIN 
KABIRAIN 

PERTANYAAN : 

Kaka Atsaury 


Kaka mau tanya mbaaah... Dalam Surah Al Bagarah 190 ada kalam yang dihukumi idgham 
mislain kabir. Apa yang dimaksud idgham mislain kabir dalam ilmu tajwid ??? Ditunggu 
jawabannya dan terima kasih... (sing njawab tak paringi senyumane kaka wes)” " 


JAWABAN : 
Raden Mas LeyehLeyeh 
Masuknya 'nya dua huruf (makhroj) yang sama 
Masaji Antoro 
— Ola: 
hino 9 Ur 2 NABI ONSU OS LA Lagi ai. 
ag BB LAI JII HAN 2S IPSI aga Tel Abg "aya UNI € "Bag Kapal" ja OI id 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 113 ) 


(ea ea. 
AVI OYUL 9 ondilaah! AL) mang: 
Kn dai Me II Mar Al Jia AYI MS DA lang ala SI JII SAN OS Ia 
Ka Dita 2 "dk d Jia tg aU Aas al JUBYI da OS cay JI O8, IA II —p: 
Dn era OYbLasll). 
Gent MN gt Lt JUBYI S0, BEI Kg JI SH KPA —g". 
Huruf yang sama keduanya. Definisinya asalah setiap huruf yang sama dan sejenis dalam 
makhraj (tempat keluarnya huruf hijaaiyyah) dan sifatnya. 
Contoh kedua huruf BA' yang terdapat pada lafadz 
NA 3 Pa 
dan kedua huruf DAAL yang terdapat pada lafadz 
Is a33. 
Hukum membacanya wajib dibaca idghom (dalam dua contoh diatas tidak dibaca galgalah) bila 


kedua huruf yang sama tersebut huruf yang pertama sukun sedang huruf yang kedua hidup dan 
inilah yang dinamakan dengan idghom shogiirain. 


Dan tidak boleh membaca idghom huruf yang sama keduanya dalam beberapa tempat : 
1. Bila huruf yang pertama berupa huruf mad (waw atau ya') contoh : 
MAL", dan Gg 
cara membacanya tidak boleh mengidghomkan waw atau ya' yang pertama pada ya' yang 
kedua tapi harus dibaca idhar. 


2. Bila kedua huruf yang sama diatas sama-sama menyandang harakat, dan menurut 
Imam Hafsh cara membacanya juga wajib idhar (tidak diidghomkan) contoh kedua huruf 
mim pada surat 


alfatihah ayat 3-4 “Wu (3) PET 
dan inilah yang dinamakan dengan “idghom mitslain kabiirain” 
3. Bila yang pertama berharakat dan yang kedua mati, juga dibaca idhar contoh : 
"3" dan gama" 
Fathurrobbil bariyyah Syarh al-Mugaddimah hal. 23 
Kembali pada pertanyaan : apa yang dimaksud idgham mislain kabir dalam ilmu tajwid ??? 


lalah apabila ada dua huruf yang bertemu sama dalam segi makhraj dan sifatnya namun 
keduanya berharakat contoh : 


alfatihah ayat 3-4 “wu (3) sa 


Mengenai cara bacanya menurut Imam Hafsh tidak dibaca idghom tapi tetap dbaca idhar (satu- 
satu dibaca nyata). 


22 Kaka Atsaury : Lalu di Al bagaraah 190. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 114 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pada lafadz "khaytsu tsagiftumuu hum" yang terkena hukum idgham mislain kabir. 
Sebaiknya dibaca gmana yai ?? 
2» Masaji Antoro: HaiTSU TSAgiftumuuhum... Tsa' dan tsa'nya... hehehe 


Kan ada dua huruf yang sma TSA dan TSA yang keduanya berharakat karenanya dinamakan 
MITSLAIN KABIIRAIN 


2» Kaka Atsaury: Saya Prnah dnger pas sema'an guran oleh al hafidz gt dh...beliau 
membacanya 


"khaitsagiftumuuhum" karena sudah dihukumi idgham mislain kabir, jadi "tsu" nya hilang. 
Tapi saya masih belum begitu faham 


Kalau dibaca idghom «« ARRAHIIMMAALIKI YAWMIDDIIN 25 mim ditasydiid setelah mim 
yang pertama dimatikan untuk persaratan idghom. 


Kalau dibaca idhar Xx ARRAHIIMI MAALIKI YAWMIDDIIN 53 Kedua huruf mim dibaca jelas 


Kalau dibaca idghom «« HAITSTSAGIFTUMUUHUM »» Tsa' ditasydiid setelah tsa' yang 
pertama dimatikan untuk persaratan idghom. 


Kalau dibaca idhar «Xx HAITSU TSA@GIFTUMUUHU »5 Kedua huruf tsa' dibaca jelas... 
0923. HUKUM BELAJAR ILMU TAJWID 


PERTANYAAN : 
Akromal Akromin 


Apa hukum mempelajari ILMU TAJWID (yang mempelajari tentang cara membaca al-Guran 
dengan baik dan benar)???.... sukron atas jawabannya. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
ILMU TAJWID 
bayi le Hu pi : 
AKA aya Ainan dim las, « tanpa 3 aa aa ad Ha 
megu Badi AlALAI ) pedel) mad 1 Jincass Sat Y GI DU lie MBA js. 
Jiran CP ESA AI yaadl e) ds Oa gd II ya e) ad PR ra) 4 lali ailip 33 SA PA Li: 
Langg.. aed YIY Rnin al. 
“Yao AI OLI BU 3 pel os Ola Oo MUI... 
AI 
HPN 0g dahan uan 4 1 BPR ag Hal &— &. 
ALAN Gb 2 meruadi #INI S pg Ol Cal Ti GA ab Ya ya Halal SK (3). 
DEFINISI ILMU TAJWID 
Lafadz Tajwid menurut bahasa artinya membaguskan. 
Sedangkan menurut istilah adalah: "Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan 


memberi hak dan mustahaknya." 
Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 115 | 


seperti al-Hams, Al Jahr, Galgalah, as-Siddah dan lain sebagainya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, 
seperti tafkhim, targig, idgham dan lain sebagainya. 


FAEDAH ILMU TAJWID 
Menjaga lisan dari Iahn (bacaan yang tidak sesuai) saat membaca al-@uran 
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID 


Hukum mempelajari Ilmu Tajwid secara teori adalah fardhu kifayah, bila sebagian orang dari 
suatu kaum telah mempelajarinya maka gugur kewajiban atas lainnya sedangkan hukum 
membaca Alguran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardhu 'ain. Maka diwajibkan bagi 
seseorang saat membaca al-Guran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar yang ia dapatkan 
dengan cara musyafahah (tatap muka dengan seorang guru) 


| Ahkaam at-Tajwiid 1/1 . 

1043. BACAAN ISYMAAM PADA LAFADZ st (TA'MANNAA) 
PERTANYAAN : 

Ngudi Ngelmu 

GHORIBUL @UR'AN.. assalamualaikum wr wb....saya mau tanya...kenapa dalm lafadz Y --b 
harus menghilangkan huruf yang semestinya Y ot ? terimakasih jawabannya. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Y wt (LAA TA'MANNAA) asalnya adalah tt y (LAA TA'MANUNAAA), 


disukun nun yang pertama Ii ajli syarthil idghoom (karena persyaratan idghom) kemudian 
diidghomkan pada nun yang kedua, maka menjadi Y ut (LAA TA'MANNAA). Keterangan diambil 


dari : 
II 0g LI WS Lday D ya2 EP ya SI Oa Aa Ie 3 ye il yg PIL, 
ISYMAAM adalah membaca dhommahnya dua bibir setelah mensukun huruf dengan tanpa ada 


suara, bacaan Isymaam hanya bisa ditemui oleh orang tuli bukan orang buta. | At-Tamhiid fii 
Uluum at-Tajwiid 1/67 |. 


oosit H1 WS SY aa pesYI ON ni Ja Relas 1 HIAI73 Annisa — 1 pl be BMA IE SI 
Dg Kenaboli Urai Ulet "tts" OY tell OgdI 3 Ie II Of II BULE SUS) elgatEo lb ASLI ISI OIL Gb! Wala 
et ola OI G. 

ISYMAAM adalah membaca dhommahnya dua bibir dengan bersamaan membaca nun yang mati 


saat mengidghomkannya, dengan tujuan memberi isyarat bahwa asalnya nun yang sukun tersebut 
adalah dhommah karena asalnya wt (TA'MANNAA) adalah tt (TAMANUNAAA), kemudian nun 


pertama diidghomkan pada nun kedua maka menjadi ut (TA'MANNAA). | Ghooyah al-Muriid fi 
“Ilmi at-Tajwiid 1/73 |. 

Betis pat Older, y AOLII Bel 3 "Uya de Lali Y" 352688 Amil — Lp memdill Ja Gekila Caadiyl 1 LSI 

Ob Gl (UE Jd cal capakdl Jleal Jady ea Leto) RSI 3 UgatEoly JGII Ojl OS aa yo PU ab ga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 116 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PES ea A8) edi Lek ISL Op OY Sai le Hii 3 AYU La AYU cal, 
Lab Y (LAA TA'MANNAA) 


Cara membacanya adalah : 
« mensukun nun pertama dan mengidghomkannya pada nun kedua dengan idghom yang 
sempurna 
»« mendhommah nun kedua dengan tanpa bersuara sebelum sempurnanya bacaan 
tasydiidIsymaam dalam masalah ini sama dengan isymaam dalam wagaf pada huruf yang 
berharakat, karena nun yang pertama asalnya adalah dhommah kemudian disukun karena 
hendak diidghomkan. | Arsyiif Multagaa ahli at-Tafsiir 1/2688 |. 
ban Y ale € (lab Y Ml) Ul pb! plan! Sel AI 3200 denis — 25 GUN 35 oa Ga Jah 3 SLS 
Blog Oia pang MY Henri! bar Set ae LAY 2SLA Bel otg JII de SAS SS Ay Leles OI de Uya 
La Lao) SAI rig SA pa) tera BN 09 SS La holy Cd yan AA EL Bel 33 Uniuah 2 )ls cik 
SSI AYI Sh Bae 3 SAN ALDI 0 yng Okay pal Y eU) GUSI aa YA leah PSI ai 
Sedang dalam bacaan Y ut (LAA TA'MANNAA) adalah tt y (LAA TA'MANUNAAA) dengan dua 
nun mengikuti wazan (timbangan) us (TA'LAMUNAA), ada pendapat yang membacanya sesuai 


asalnya dan ini adalah giraah syaadz (aneh,menyimpang) karena berarti menyalahi tekstual 
tulisan al@uran yang ada dimana disana hanya tertulis satu nun...Dalam Y ut (LAA TA'MANNAA) 
terdapat tiga pendapat dalam membacanya : 

»« Mengidghomkan nun pada lainnya dengan idghom murni tanpa disertai isymaam 

« Mengidghomkan nun pada lainnya dengan disertai isymaam 

» Dibaca ikhfaa' tidak idghom. 


Tiga bacaan diatas yang dihikayahkan dari Abu "Amr dalam Bab Idghom Kabiirlbraaz al-Ma'aany 
Min Hirz al-Ma'aany Li as-Syaathiby 11/200. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


1052. BACAAN GHARIB DALAM AL-GUR'AN 
PERTANYAAN : 
Anggota Dpr RI Fraksi III 


Asalamualaikumust masaji tanya : 
1. kenapa sampe di alguran ada bacaan gorib? 
2. adakah perbedaan gorib diantara ulama guran? 
3. menurut goul yang sohih gorib tu ada berapa? Mtrnuwun 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Ghariib secara bahasa artinya tersembunyi dan samar. Sedang menurut istilah 
Ahlul Gurraa' artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasannya 


atau karena peliknya permasalahannya baik berasal dari Ilafadz, arti atau pemahaman yang 
terdapatkan pada al@uran. 


Ukuran pelik dan tidaknya sesuatu dikatakan “GHARIIB' sebenarnya sangatlah relative karena 
bagi orang yang telah menguasai ilmu al@uran tentu tidak lagi ada istilah ghariib berbeda bagi 
mereka yang baru memulai belajar al@uran seperti kita, karenanya bila ditanyakan ada berapa 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 117 ) 


ghariib yang terdapat pada al@uran ? Jawabnya dikembalikan pada tingkatan orang tersebut 
Namun demikian dalam metode pembelajaran al@uran tingkat awal dan dasar, (khusus mengenai 
ghoriib al@uran yang mengkaji bahasan lafadz/bukan makna) biasanya pelajaran ghariib terbagi 
atas dua hal : 
1. Bacaan yang antara tulisan dan cara bacanya berbeda seperti bahasan imaalah, isymaam, 
tashiil dll 
2. Bacaan yang kecenderungan orang selalu salah membacanya seperti lafadz “Tsamma dan 
Khaalidaini” yang anda tanyakan tempo hari yang kecenderungan orang saat membaca 
akan mengucapkan "Tsumma dan Khaalidiina". 
Pra HE dng) Cg 9 se ala LP BP pe SSI SD dlu an Lu 
Jana il AS SJ, Sail). 


Saha Rap ARUN AL 4 Lena gl mamah —L op jl II OLI BUSI ya din daya al OLI II AI bintan, 
(671/2 35. 


| al-Mu'jam al-Wasiith 11/671 |. 
ce Iled 2 SPUL Ka peni G Oleh 2 SSS Amil 1 TH - TAI KAA md Got | 
PT AS) yana Gabus Jis lab OS Sai Op Old Olyat UR) pedih alalis Kn ll OT Ela Y yna SI MAS ep kai 
| at-Tibyaan fii Tafsiiri Ghoriib al-@uraan 1/458 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
1217. MEMBACA PANJANG LAFADZ MAALIKI PADA 
SURAT AN-NAAS 
PERTANYAAN : 


Shadeeg El Meelkaniyy 


Assalamu'alaikum. Ikhwah dan akhwat, bacaan maliki dalam annas di tfsir munir "la yajuzu' untuk 
dibaca panjang. tetapi dulu saya pernah dengar boleh dbc panjang, tetapi entah dari siapa. ga tau. 
ad yang tau soal ini? ataukah saya yang salah dengar?,jzkmlh ats pnjelasan antum cmuaaa... 


JAWABAN : 
Sie Dokumentasi PISS-KTB 


Wa'alaikumsalam. Lafadz MALIKI yang terdapat pada surat an-Naas menurut kesepakan Ulama 
ahl al-Guran memang tidak diperbolehkan untuk dibaca panjang MIM nya berbeda dengan MALIKI 
yang terdapat pada surat al-Fatehah boleh dibaca panjang atau pendek MIM nya karena : 

1. Bila lafadz MALIKI yang terdapat pada surat an-Naas dibaca panjang mim nya yang berarti 
artinya yang memili manusia maka akan terjadi pengulangan arti sebab pada lafadz 
sebelumnya disebutkan ROBBIN NAAS (yang memiliki manusia) berbeda pada MALIKI 
yang terdapat pada surat al-Fatehah bila dibaca panjang tidak terjadipengulangan arti 
sebab idhofahnya MALIKI pada lafadz addiin (hari pembalasan) sedang idhofahnya ROBB 
pada an-Naas. 

2. Menyesuaikan dengan turunnya lafadz tersebut dari Allah tidak menggiyas-giyaskannya 
pada surat lain. 

3. Menunjukkan betapa rahasia-rahasia yang terdapat dalam al-@uran banyak yang tidak 
terjangkau oleh akal fikiran manusia. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 118 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Referensi : 
Mbah Cemeng 
JL Gal S5 3 Ai Ol BAN ALI Ta doll og MIL 5 cab SL Laga j1 kail JL 
IU ml 3 JP OP Ella yah KEL MS ng Ll Al ah SAI Ki Are yA O 4 Ol d1 WI pd Ku 0 
cad Ly il de Ja JAN LS $Illa JK £ P3 pad rd pp MIL PJB AL oli 0) PE Bao « 
Bb WN eegdi II Sian DJI Slipi ale 6 Sa pa SL ai lag «JUN G Bo pergi s3 Lay 
SH gamd Ualy 6 BA abad aU Aa pd «Ae es Jl Unila SMUN Kn SIS UM S3 JI Lega Ula 0 2 ajh 
Syed 3 NI ML SB Ay MEN Jalla OLI. 
(| Tafsir Rozi 17/1318 |. 
Kadi II Sian IS II BI Ganda LAS KEL IN 4 SL ja HIVI beli (de Bo yani ola Geli pain mand Us 1 jai 
HL SMA aa yag 6 IS sya ee GAS la Yg dn An NY dil 6 Sy Ar ya IL ea Melati asi. 
de Oles ITB big ade LAN paid lm CE Ih «4 OS 0 ajlnas YUL Gel Jl SMUN Zilsl UI, 
BL ya Aniky Sy oya SLLN (lang Ailongan A1 Gladi oya 2 pai DV 4 Aa) Sh ya Led Ilali 3 HI SL. 
AP IV! (dadi Sat BE ly «Sada Ia Ol ya last Ulet dl (NS Jala € and IL adl rai pn K3 MN 
Lia. 
| Tafsiir Siraaj al-Muniir IV/450 J. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
Link Asli Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/336636076359207/ 
1261. HURUF-HURUF FAWAATIH AS-SUWAR 
PERTANYAAN : 
KanjengPutri NariRatih 


Assalamu'alaikum wr wb. Tanya masalah tajwiddalam permulaan surat algur'an byk yang terdapat 
ayat semisal "alif laaam miimm" alif laaam rooo' " dan lain sbgainya.yang saya tanyakan: 
bagaimana cara membaca yang benar: 1. thooo haaaa, atau thoooo' haaaa'. 2. Yaa siinnnn, atau 
yaa' siiiin......Suwun 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Huruf FAWAATIH AS-SUWAR (huruf-huruf yang terdapat pada permulaan 
surat) jumlah keseluruhannya ada 14 yang terkumpul dalam kalimat “ da, Kamu 2 Sab ", dari 14 
huruf ini terbagi menjadi beberapa bagian : 

1. Huruf-huruf yang bila dipecah/diurai contoh huruf » bila diuarai menjadi ..., menjadi tiga 


huruf dan yang tengah berupa huruf mad (Ya' sukun jatuh setelah harakat fathah berarti mad), 
Hurufnya ada 8 terkumpul dalam “«& Jis sat (KAAF, MIIM, “AIIN, SIIN, LAAM, NUUN, GOOF 
dan SHOOD ) 

2. Huruf-huruf yang bila dipecah hanya terdiri dua huruf yang terakhir huruf mad, terkumpul 
pada “& ab (CHAA, YAA, THOO, HAA dan ROO) 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 119 ) 


3. Huruf yang tidak ada huruf mad nya sama sekali yaitu huruf alif 


CARA BACA HURUF-HURUF DIPERMULAAN SURAT 
1. Dibaca panjang 2,5 alif hingga 3 alif sebagaimana panjang mad lazim yaitu huruf-huruf yang 
ada pada no 1 selain huruf 'AIIN 
2. Huruf 'AIIN terdapat dua pendapat bila dibaca IN maka panjangnya seperti no 1. 
3. Dibaca dengan panjang sepert mad THOBII (satu alif) yaitu huruf-huruf yang terkumpul 
pada no. 2. 
4. Huruf ALIF tidak dibaca panjang karena bila dipecah tidak terdapati huruf mad didalamnya. 


Lead UK Lie nadi elit "adi Jus (SM Age yag UN YAA TaP #Ja aladin JJ eni jas Ang IN SPI okay 
MSI pakis Ay Soy pa Jaga FEUI AI mall Bp yag Cai At LAN Ika Ae La pada IIA ya 
23 pit (GAN JAN gadai AM yag "bo ya" Sg yag Al Se lag SL yong pal Una Sila A0 La 20 ale 
V SP EL GX LS AI DS Oly Alam da In dong AS ARP ya WII yag See AK Y ul lai 
ALS dah Le dg YI la YI ol Jatedl La 3 pakis A8) AM Sp dian d elo LO SSI Aib. 

Na | Hidaayah al-Garii' |. 

. S3 59533 dua Sad .. . Bag Gol ME H3 al 

52.. Ae JSI OK canna aed « ul Jiio ladYS 

53... Sik ulai 999 05939 .. sal Jl ass a5UIG 


54... pas! Jslolla 11929 99 (129... ati Ju AS 9953 lama3g 
55... Call Lamb Ka 4889 ... Cl Y du GA gw log 


56 .. sil 8 ab gs bl 9... «gua! Cl 33 Lal Ji 
57... Igital IS sela Ya Kis lo... ae OI mulai KaSUg 
| Tuhfah al-Athfaal hal- 4 |. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/366710840018397/ 
1341. MENGULANG BACAAN YANG SALAH SECARA 
TALAGAI 
PERTANYAAN : 
Akino Wewe 


Ass. ada orang selesai musyafahah sampe 30 juz, ternyata setelah diketahui ada kalimat yang 
keliru pada waktu musyafahah.bagaimana sikpa yang harus ia lakukan, apakah harus setor 
( musyafahah ) lagi atau cukup dibenarkan sendiri..mohon penjlasanya. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Yang wajib ditashihkan secara talaggi (membaca di hadapan guru atau mendengarkan bacaan 
guru) adalah bacaannya yang salah, namun bila ia ingin mentashihkannya kembali dari awal itu 
jauh lebih baik karena nabi Muhammad SAW sendiri setiap tahunnya juga mentashihkan al- 
Gurannya pada malaikat Jibril As. 


onar! & jadi! ol y3f gp ataly ol IS YI de Anin Aa Sel AI al O PU on PA WOL Ala AS SI em 
fog dug SI Wy SA UI ll, Jep ea Uyany malin! KALI NIA Alka C3 AI dian Al) Kenal LAS Lean jay 
Yg Hop OLI Ane Aa Ii IAIN All OLS Lal Olla) JS 3 4 delay OLEIU Jaor oya A8 Jgany GIE Un Ik 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 120 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JET EU Gay OTAI AM aa II AAS, Ad alala SS ja Iaid Sid Je 3 no SU) Lola Vs of eks 
AI G3 Tina UI) Lee oa Sy meat dai ang Soya JI pada Janer 0073 BE) HL JB Lain A01 
By IU GI Ri 3 BUY any E Rd aa yang Bm ae Leah CaAd Na BaBe 3 Tb de BINI Au pm 
#lABI ayakty og Of pa yukasli Rain da erlyy galang pall Ol OT SL JSI (5 6M3 Ofy Lesknoy Leata de 
Jd aa ot IS oa Ag Lab Ag Gay EA Upon Tina OS Alia OAT LA (jle Ad elly Anal GA Sa 
JB Li yaaa Ad Uya AA memual! Gel naya Oli Uang F3 dalad JP US My DUS alang da pall Bel, KL Ot: 
Ba AN BANI le ISI, ega Ry Jin Aneka! mena RE yang y da yeni OLI RU FI La SEN 
yan AI DUS ya og Bel AT yah AS tag di Gay AS Coal LAN) 2d Aoa 3 Gaadl WS eng Lepai 
Ogah ya ol Aap ma) Annas Ily sy jAN JAR SS memuat dala Kong Sel Ala pm Sain 2g AMI SS OLS 

odarl! & ya 


(| PEMBAHASAN KE 4 | Metode Talaggi dalam penjelasan terdahulu merupakan penjelasan 
bahwa orang yang membaca al-Guran diwajibkan baginya mengikuti metode yang telah 
tertetapkan yaitu mempelajarinya secara talaggi dari guru-guru al-@uran yang berkompeten 
sebagaimana metode yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjaga keorigynalan dari 
perubahan-perubahan serta pembacaan yang salah dalam al-Guran itu sendiri. 


Allah berfirman “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Guran, dan sesungguhnya Kami 
benar-benar memeliharanya”. (AS. Al-Hijr: 9). Dalam rangka menjaga kemurnian al-@uran, konon 
baginda nabi Muhammad SAW semasa hidupnya bertadarrus dan menyimakkannya pada 
malaikat Jibril As. disetiap bulan Ramadhan, dan bahkan saat tahun sebelum beliau wafat terlebih 
dahulu al-@uran yang berada pada beliau dicocokkan kembali pada Jibril sebanyak dua kali. 


Pencocokan ini dimaksudkan tidak hanya sebatas menyamakan hafalan al-@uran yang ada pada 
beliau tapi juga mencakup tatacara baca, mempraktekkan huruf-huruf al-Guran dengan , cara 
yang paling sempurna dan baik. 


Oleh karenanya al-Karmany berkata “Hikmah tadarrus al-Guran yang dilakukan oleh Rosulullah 
SAW pada Malaikat Jibril As, adalah dalam rangka belajar memperbaiki dan mentashih huruf- 
huruf al-@uran disamping agar menjadi tuntunan bagi setiap pelajar untuk membaguskan bacaan 
al@urannya pada guru-gurunya. 


Dalam hadits diatas sekaligus diterangkan adanya dasar kewajiban memperbaiki lafadz-lafadz 
Guran, cara mengucapkannya sesuai makhraj, sifat dan bentuknya.Yang demikian diwajibkan bagi 
setiap pembaca al-Guran dalam rangka mengikuti perintah Nabi sesuai yang beliau jalani sendiri 
bersama malaikat Jibril dan agar menjadi metode yang dapat diterapkan oleh para ahli Aurra' 
yang kemudian diteruskan oleh para alim ulama. 


Ibn alJazari memberi peringatan “Barangsiapa yang berkeinginan mengenakan bacaan alGuran 
serta tajwidnya dan berkeinginan membaca kitab Tuhannya sesuai yang diturunkan maka wajib 
baginya melatih lisannya serta membiasakan mengucapkannya dengan benar yang diperoleh 
secara talaggi dari musyafahah bersama guru al-@urannya yang baik dan dipercaya bacaannya” 


Beliau melanjutkan “Dan aku tidak tahu metode lain yang dapat menjadikan seseorang hingga 
mampu sampai pada puncak keyakinan, perbaikan al-@uran dengan kebenaran secara tuntas 
selain dengan metode baginya melatih lisannya serta membiasakan mengucapkannya dengan 
benar yang diperoleh secara talaggi dari musyafahah bersama guru al-@urannya” 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 121 | 


Karenanya dalam mugaddimah dimuka dituturkan : "BARANG SIAPA BERKEINGINAN 
MEMBACA SESUATU DARI KITAB ALLAH, BAIK DENGAN TUJUAN UNTU DIHAFALAKN ATAU 
SEKEDAR DIBACA MAKA DIWAJIBKAN BAGINYA MENTASHIHKAN KADAR UKURAN YANG 
HENDAK IA BACA, DAN TIDAK AKAN SAMPAI DAPAT MEMBACANYA DENGAN BENAR 
KECUALI DENGAN MENGHADAPKAN SERTA MENGAMBILNYA DARI GURU-GURU YANG 
BERKOMPETEN DIBIDANGNYA”. | Al-Wajiiz Fii Tajwiid al-Kitab al'Aziiz 1/4 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/3789244787970331 
1456. SEJARAH ILMU TAJWID 
PERTANYAAN : 

Hady Wantoro 


Assalamu'alaikum... sobat piss izinkan saya brtanya tntang ilmu tajwid ,sejak kpn ada ilmu tajwid 
apakah sejak zaman rosulkah...monggo.. 


JAWABAN : 
Sejarah ilmu Tajwid, Asal Usul dan Akar ilmu Tajwid 


Sejarah ilmu Tajwid, Asal Usul dan Akar ilmu Tajwid, Asal Kata Tajwid yaitu dari kata Bahasa Arab 
jawwada- yujawwidu- tajwiidan mengikuti wazan tafiilyang berarti membuat sesuatu 
menjadibagus. Di dalam beberapa buku tajwid disebutkan bahwa Istilah ini muncul ketika 
seseorang bertanya kepada khalifah ke-empat, “Ali bin Abi Thalib tentang firman Allah yang 
berbunyi: 


NP OLI Jana 
Beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan kata tartil adalah tajwiidul huruuf wa marrifatil 


wugjuuf yang berarti membaca huruf-hurufnya dengan bagus (sesuai dengan makhraj dan shifat) 
dan tahu tempat-tempat wagaf. 


Selama ini memang belum ditemukan musnad tentang perkataan beliau mengenai hal di atas, dan 
kisah ini hanya terdapat dalam kitab tajwid. Akan tetapi para ulama' bersepakat bahwa yang 
dimaksud dengan tartil adalah tajwiidul huruuf wa marrifatil wuguuf. 


Pengertian tajwid 


Untuk menghindari kesalahpahaman antara tajwid dan giraat, maka perlu diketahui terlebih dahulu 
apa yang dimaksud dengan tajwid. Pendapat sebagaian ulama memberikan pengertian tajwid 
sedikit berbeda namun pada intinya sama. sebagaimana yang dikutip Hasanuddin. AF. 


Secara bahasa, tajwid berarti al-tahsin atau membaguskan. Sedangkan menurut istilah yaitu, 
mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya menurut sifat-sifat huruf yang mesti 
diucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya maupun berdasarkan sifat-sifatnya yang baru. 


Sebagian ulama yang lain medefinisikan tajwid sebagai berikut:“Tajwid ialah mengucapkan huruf 
(al-@uran) dengan tertib menurut yang semestinya, sesuai dengan makhraj serta bunyi asalnya, 
serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin tanpa belebihan ataupun dibuat-buat”. 


Jika dibincangkan kapan bermulanya ilmu Tajwid, maka kenyataan menunjukkan bahwa ilmu ini 
telah bermula sejak dari al-@uran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW . Ini kerana Rasulullah 
SAW sendiri diperintah untuk membaca al-@uran dengan tajwid dan tartil seperti yang disebut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 122 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam ayat 4, surah al-Muzammil: 
Us Sp) Sa ...... 


“Bacalah al-@uran itu dengan tartil(perlahan-lahan).” Kemudian baginda Saw mengajar ayat- 
ayat tersebut kepada para sahabat dengan bacaan yang tartil. 


Sayyidina Ali r.a apabila ditanya tentang apakah maksud bacaan al-Guran secara tartil itu, maka 
beliau menjawab” adalah membaguskan sebutan atau pelafalan bacaan pada setiap huruf dan 
berhenti pada tempat yang betul”. 


Ini menunjukkan bahwa pembacaan al-Guran bukanlah suatu ilmu hasil dari ljtihad (fatwa) para 
ulama' yang diolah berdasarkan dalil-dalil dari al-Guran dan Sunnah, tetapi pembacaan al-@uran 
adalah suatu yang Taufigi (diambil terus) melalui riwayat dari sumbernya yang asal yaitu sebutan 
dan bacaan Rasulullah Saw. 


Walau bagaimanapun, apa yang dikira sebagai penulisan ilmu Tajwid yang paling awal ialah 
apabila bermulanya kesedaran perlunya Mushaf Utsmaniah yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu 
diletakkan titik-titik kemudiannya baris-baris bagi setiap huruf dan perkataannya. Gerakan ini telah 
diketuai oleh Abu Aswad Ad-Duali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, apabila pada masa itu 
Khalifah umat Islam memikul tugas untuk berbuat demikian ketika umat Islam mula melakukan- 
kesalaha dalam bacaan. 


Ini karena semasa Utsman menyiapkan Mushaf al-@uran dalam enam atau tujuh buah itu, beliau 
telah membiarkannya tanpa titik-titik huruf dan baris-barisnya kerana memberi keluasan kepada 
para sahabat dan tabi'in pada masa itu untuk membacanya sebagaimana yang mereka telah ambil 
dari Rasulullah s.a.w sesuai dengan Lahjah (dialek) bangsa Arab yang bermacam-macam. 


Tetapi setelah berkembang luasnya agama Islam ke seluruh tanah Arab serta jatuhnya Roma dan 
Parsi ke tangan umat Islam pada tahun pertama dan kedua Hijrah, bahasa Arab mulai bercampur 
dengan bahasa penduduk-penduduk yang ditaklukkan umat Islam. Ini telah menyebabkan 
berlakunya kesalahan yang banyak dalam penggunaan bahasa Arab dan begitu juga pembacaan 
al-Guran. 


Maka al-@uran Mushaf Utsmaniah telah diusahakan untuk menghindari kesalahan-kesalahan 
dalam membacanya dengan penambahan baris dan titik pada huruf-hurufnya bagi Karangan ilmu 
Giraat yang paling awal sepakat apa yang diketahui oleh para penyelidik ialah apa yang telah 
dihimpun oleh Abu “Ubaid Al-Gasim Ibnu Salam dalam kitabnya “Al-Giraat" pada kurun ke-3 Hijrah. 
Tetapi ada yang mengatakan apa yang telah disusun oleh Abu “Umar Hafs Ad-Duri dalam ilmu 
Giraat adalah lebih awal. 


Pada kurun ke-4 Hijrah pula, lahir Ibnu Mujahid Al-Baghdadi dengan karangannya “Kitabus 
Sab'ah”, dimana beliau adalah orang yang mula-mula mengasingkan giraat kepada tujuh imam 
bersesuaian dengan tujuh perbedaan dan Mushaf Utsmaniah yang berjumlah tujuh naskah 
kesemuanya pada masa itu karangan ilmu Tajwid yang paling awal, barangkali tulisan Abu 
Mazahim Al-Hagani dalam bentuk Gasidah (puisi) ilmu Tajwid pada akhir kurun ke-3 Hijrah adalah 
yang terulung. 


Selepas itu lahirlah para ulama yang tampil memelihara kedua-dua ilmu ini dengan karangan- 
karangan mereka dari masa ke masa seperti Abu “Amr Ad-Dani dengan kitabnya At-Taysir, Imam 
Asy-Syatibi Tahani dengan kitabnya “Hirzul Amani wa Wajhut Tahani” yang menjadi tonggak 
kepada karangan-karangan tokoh-tokoh lain yang sezaman dan yang setelah mereka. Tetapi yang 
jelas dari karangan-karangan mereka ialah ilmu Tajwid dan ilmu Giraat senantiasa bergandengan, 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 123 


ditulis dalam satu kitab tanpa dipisahkan pembahasannya. Penulisan ini juga diajarkan kepada 
murid-murid mereka. 


Kemudian lahir pula seorang tokoh yang amat penting dalam ilmu Tajwid dan Airaat yaitu Imam 
(ulama) yang lebih terkenal dengan nama Ibnul Jazari dengan karangan beliau yang masyhur 
yaitu “An-Nasyr”, “Toyyibatun Nasyr” dan “Ad-Durratul Mudhiyyah” yang mengatakan ilmu Airaat 
adalah sepuluh sebagai pelengkap bagi apa yang telah dinaytakan Imam Asy-Syatibi dalam 


kitabnya “Hirzul Amani” sebagai Airaat tujuh. 


Imam Al-Jazari juga telah mengarang karangan yang berasingan bagi ilmu Tajwid dalam kitabnya 
“At-Tamhid” dan puisi beliau yang lebih terkenal dengan nama “Matan Al-Jazariah”. Imam Al- 
Jazari telah mewariskan karangan-karangannya yang begitu banyak berserta bacaannya sekali 
yang kemudiannya telah menjadi ikutan dan panduan bagi karangan-karangan ilmu Tajwid dan 
Giraat serta bacaan al-@uran hingga ke hari ini. | Sumber :  http:// 
sipencariilmu.wordpress.com/2012/04/02/sejarah-ilmu-tajwid-asal-usul-dan-akar-ilmu-tajwid/ J. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/393809320641882/ 

1555. HURUF RO TAFKHIM DAN TAROAIO 
PERTANYAAN : 

Haidir Malakat 


Assalaamu'alaikum... ana mau minta bantu tentang ilmu tajwid, sifat Isti'la apabila hurufnya 
berbaris kasroh dibaca Tafkhim apa Targig ? makasih.. 


JAWABAN : 


Ra' di baca TAFKHIM apabila : 
- Ra Fathah / Ra Fathah tanwin. 
- Ra Dhammah / Ra Dhammah tanwin. 
- Ra hidup didahului huruf mati selain YA' yang sebelumnya ada fathah atau dhommah dibaca 
wagaf. 
- Ra sukun di dahului fathah atau dhommah. 
- Ra sukun didahului kasrah ada hamzah washal. 
- Ra sukun didahului kasrah bertemu dengan huruf isti'la' (KHO, SHOD, DLO, THO, GHOIN, 
@OF. ZHO) 


Ra TARAI@ 
- Ra kasrah » Ra kasrah tanwin 
- Ra sukun didahului kasrah 
- Ra hidup didahului Ya sukun dibaca wagaf 
- Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah dibaca wagaf 


2 Abdullah Afif 
BACAAN TAFKHIM 
Oka AI Tapa 3 OI AAN Sail ag Sea IAI La Cake Tn! 2atanYI Dpt uya Sp JS Ol plot 
SAI ma OST jl 3 da! Cry FA IAI (Orde tenda CO, Ken cendolo chek BALI 1 il 
Ai GO aji GUI (abs UII ASI (Ge catat A3 Mb LP ea (boy 8 ll okay ad? 
Da Kaban) HP SL BO Bil Sa dy Han JAN (il: coli (J3 cab aya Kyai by 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 124 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


GI maki pebki ang Le pain Ali La OS OP Jana Ah GS LI HA LYI IU (GE Ak Oya Cell Y ee 
Aa La OS Oy (latilad CJ Ol) 13E tnya! padi ang La yasin Abd 2 OLS ly pala (0 pala) 13P ll ola ad 
Pp BOT j3 GAJI diy ama RAI (dad ce) 13A tp yan Ab LG Gal Uno Jang Ny ya 
MUSI 09 KI ya da bgl II ya SD IS 0, Hina ae Sebab JS JB bla Cilan jan) 
Lataf 33) SU 2 TN AN Je 5 Di uut PG Lon ll 

Sumber: 
215021 yi Bi) Pe ta CA Lg 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/415430581813089/ 
1708. HUKUM BACAAN " DAAL SUKUN " BERTEMU " TAA' 


PERTANYAAN : 
Fathur Rohman Jamil 


Assalamu'alaykum...Ma'af tanya TAJWID yang saya tahu 'ABAD TUM dan 'ABATTUM Apakah 
bisa dibaca 'ABAC TUM Ref...nya ? Syukron Katsir 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Dalam literature Kitab Tajwiid yang ada seperti AHAKAAM AT-TILAAWAH, 
GHOOYAH AL-MURIID FII ILMI AT-TAJWIID, FATH ARRABB ALBARIYYAH dll. DAAL sukun 
bertemu TAA' tergolong contoh bacaan IDGHOM MUTAJAANISAIN, jadi dibaca 'ABATTUM. 
14 ami — 1g 3 AS 2 LSI 
HI jail 
Cm JAtki 3 Unusilonakiy Undilash! oles) 
Karl GOL yng BEI 3 JSI Eau DI pata GI, SL Led Ob materi IS 
206 lead koh MS UI adl ya? 
SM Ud SI OS IN OP Y Jetya Sat Ilng Dal Iglons M1 Tor P4 dino OLGA Gin Ol yag: Jill: JSI 
AP ella Lady oleng Ui 
Oi aa pb ya la US) WIL Gde Hb OT APYI RAS moral EYE! (ES! Jorutlla AL. 
EN HP ya Tank 3 Wb3y Rio Uilty le 2 OLS Gin Of LP Oluslesli: ilell- GUI: 
1 ena ya BY LINI ey CW 2: 
(Lansenei Aib anti BA WI 3 JW! 
(AU eU yaa nmrtel y0n Elis) SU Jia 3 eWl— 
2-18 ya ya BY gel, JSI, sll 2: 
(CL ih SI 3 JM, 
(D3 eny LIS GW. 
3- ema SIN AI Bel yag Ala nya 3 W3y teldly aa. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 125 | 


CEO WS tilang Le,2 OA jan Of yag 10 Ul JI: 
Ia ja PAI MUA 
2-04 ST 3 UB AN gia Of ya Aina 3 HUI Kang (SE IN SSI, SW. 


177 imei —1 CP le OMA RE: SSI 

pasa! Crami emli Sa 

AI DAA Val) Lain le Gita Ken Lain Jln DU GI Lila JUBYI pe) NN Kan OLuilmali: 
1-3 ftaa SIP 1G man Lag GI Sl, 

2-4 (pss cai) Jia Jo Lauk il el, 

3-5 fotitb can 3) 1Jta lb Loam all sll, 

4 6 fat uin 13 J3 aa ll el, 

BN » Jas ag dl JI, 

6-8 (db 3) » Ja SL Lal dl JII, 


24 domba — 1 PA RAI ee al Di SI 
2-— Ulum: 
lisa jam 3 Uli Cr IAI OA OB LP Lagi as. 
G Obi 
ba ES "in mada sll 
IU SE "ia cela aa el" 
CSI UAN $ Lah SUV USA 23 sena MM Gas adil "uga Jl gag, 
DS eh Mga di ma ey" 
Bebi AR 1 jin etil Aa JA" 
CI LAI GL Y, "db 3 "4 1 al 3 Ng JM, 
2 Raden Mas LeyehLeyeh 
Nambah dikit : 
AS Lu Coglor 5) Ugakils oya Ap Yg (or H3) AAN Sg ya JII SAS UI JI Ae 5 Lah. 
Ola Lara SL Loli Jus ASI JAN $ 
Ela Sail 3 (UnBA3) 3 YA 2 Urukay glor IS) —Ai5 Yu— AS Ld Ja pa| S JSI 
" (en) NASA Bil 3 (Salgay)I € (CR) 33 
Dg BI Any Jas AS Ld JM Jb 3 GI 5 
Sg Fu aah dns SL JIN pelet 
PW AJI Ly LI 3 JII SS Jang de MU 
— (Jani) 1 NASA baik) CN MA 3S (Je aa). 
— (Etis) 1 NASA Iedliy € YYI 1 3 (Ab 23). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 126 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AV EVO | Cena PSI 25 aa 3 ol 
BAGIAN KE-4 : TENTANG HUKUM "DAL SUKUN" 


Huruf "DAL" adalah sebagian dari huruf GOLAOLAH (@AF, THO, BA, JIM, DAL) yang 
bagaimanpun harus dibaca AOLAOLAH (memantul) ketika disukun (Mati). Dan pada Huruf "DAL 
SUKUN" itu sendiri ketika BERTEMU DENGAN HURUF SESUDAHNYA maka ada 2 Hukum : 

1. Meng-IDGHOM-kan "DAL" dengan TANPA GHUNNAH jika huruf di depannya adalah huruf 
"TA" , seperti : @OD-TABAYYANA - dibaca .@OTTABAYYANA, juga WA MAHHID-TU 
dibaca WA MAHHIT-TU 

2. Meng-IDZHAR-kan "DAL SUKUN" jika bertemu dengan huruf selain yang disebut di atas. 


(| Faedah | Menurut Imam WARSY "DAL SUKUN" di IDGHOM-kan jika bertemu dengan huruf 
"DLO" & "DZO" , seperti : 

- FAGOD-DLOLLA dibaca FA@ODL-DLOLLA 

- FAGOD-DZOLAMA dibaca FA@ODZ-DZOLAMA 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/3965244037037071 

1775. ATURAN WAOAF DAN IBTIDA' DALAM MEMBACA 
AL-OUR'AN 

Oleh Mlaku Ndungkluk 


Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Di bawah ini adalah artikel lengkap mengenai 
wagaf dan ibtida'. Dikatakan lengkap karena bukan hanya mengulas wagaf dan ibtida' saja namun 
beserta contoh contohnya,dan pembagiannya,namun masih ada kekurangannya yaitu dihal 
pembagian wagaf isyaroh/wagaf bil isyaroh,namun mengenai perincian wagaf bil isyaroh sudah 
saya posting dengan judul “cara wagaf pada kalimat yang sebelum huruf terakhirnya bersukun” 
namun masih ada beberapa hal yang belum saya terangkan,mungkin saya akan terangkan dilain 
kesempatan. Artikel wagaf dan ibtida' dibawah ini sebenarnya hasil kiriman salah satu teman 
saya,yang meminta saya untuk menashhihnya, setelah saya kaji ternyata terdapat sedikit 
kekurangan saja namun sudah cukup jelas buat anda yang sudah pernah mengaji giroatul guran 
secara langsung kepada guru anda. Artikel ini juga bisa dijadikan pengingat kita waktu kita rada 
rada lupa pada pengertian wagaf ataupun tanda wagaf. Untuk lebih jelasnya silahkan baca 
selengkapnya. 


WAGAF DAN IBTIDA' 

Perlu kita mengenal istilah-istilah terkait dengan membaca Al-@uran dan menghentikan bacaan 
sebagai berikut : 

1. Iftitah | A5) | adalah pembukaan dalam bacaan Al-@uran yang diawali dengan membaca 
ist'adzah, basmalah, lalu diteruskan dengan membaca ayat. 

2. Wagaf | 55, | adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk 
mengambil nafas dengan maksud kendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. 

3. Ibtida' Data | adalah memulai bacaan kembali sesudah wagaf dari awal suku kata pada ayat 
berikutnya. 

4. Gatha' lak: | adalah mengakhiri bacaan Al-@ur'an dengan memotong bacaan sama sekali. Dan 
apabila hendak membuka bacaan kembali sesudah melakukan gatha', disunahkan membaca 
isti'adzah lagi. 


www.islamuna.info 


AL-@UR'AN | 127 ) 


Perhatian contoh berikut ini : 
o “ - 0 w N o o w - 0 w - N 40 8. 
SA AA —g 5 e— Ol—I oh AL 3 
- . we 0. 340 .w WwL 0 20... . we 0 2. . vw. 9 2.0 W . Solo 3 
LSI Aaloe 3 yag MEI 3 SAI ag 4 ISI Gabe yag 3 le Lb oh 2 dll op Sel J3 


Sam, 


PEMBAGIAN WAGAF 

1. WAGAF IKHTIBARI (menguji atau mencoba). Maksudnya adalah wagaf yang dilakukan untuk 
menguji gari' atau menjelaskan agar diketahui cara wagaf dan ibtida' yang sebenarnya. Wagaf ini 
dibolehkan hanya dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak boleh wagaf menurut 
kaidah ilmu tajwid. 

2. WAGAF IDHTHIRARI (terpaksa). Maksudnya adalah wagaf yang dilakukan dalam keadaan 
terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk atau bersin dan lain sebagainya. Apabila terjadi 
wagaf ini, hendaklah mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumya yang tidak 
merusak arti yang dimaksud oleh ayat. 

3. WAGAF INTIZHARI (menunggu). Maksudnya adalah wagaf yang dilakukan pada kata yang 
diperselisihkan oleh ulama' giraat antara boleh dan tidak boleh wagaf. Untuk menghormati 
perbedaan pendapat itu, sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya wagaf pada kata itu, 
kemudian diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat, dan 
diteruskan samapi tanda wagaf berikuitnya. Dengan demikian terwakili dua pendapat yang 
berbeda itu. 

4. WA@AF IKHTIARI (pilihan). Maksudnya adalah wagaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, 
disengaja dan direncanakan, bukan karena ada sebab-sebab lain. 


WAOGAF IKHTIARI ADA EMPAT 
1. WAGAF TAM (sempurna) 
Maksudnya adalah wagaf pada akhir suku kata yang sudah sempurna, baik menurut tata bahasa 
maupun arti. Pada umumnya terdapat pada akhir ayat dan di akhir keterangan, cerita atau kisah. 
Dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat berikutnya. Seperti wagaf pada did dalam 
ayat berikut : 
SAN T OA ed ISI Y pat ora San Je Id) 

- Wagaf Tam bisa terjadi sebelum habisnya ayat, seperti wagaf pada kata ssi dalam ayat : 

(34 3 Jeli TO WS, Jay BSN Wala Fe Ula Wa LS Il II BLS DI LG 


- Wagaf Tam terkadang terjadi pada pertengahan ayat, seperti wagaf pada kata idz jaa.a nii 
dalam ayat : 

(29: os) Yi dls Ola DS, G3, 6 ls Slug SD » IA aa 
- Dan wagaf Tam dapat terjadi pula sesudah habis ayat tambah sedikit, seperti wagaf pada kata 
lu, dalam ayat : 

(138 — 137 : Sta | Sis SI Sa) PDL Kiper male One SL, 
2. WAGAF KAFI (cukup) 
Maksudnya adalah wagaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa sudah dianggap cukup, 


tetapi dari segi arti, cerita atau kisah masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Seperti wagaf 
pada X45,3, dalam ayat berikut : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 128 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


didi 2 Ceng Y Hu ca can & CE el oya 2 PALI OTK an J5 L on) J5 Lu Dia Nano. 

(5-4: aasg 

3. WA@AF HASAN (baik). Maksudnya adalah wagaf pada akhir suku kata yang sudah dianggap 

baik menurut tata bahasa, tetapi masih ada kaitan dengan ayat berikutnya, baik dari segi arti 
maupun tata bahasa. Seperti wagaf pada Xt -..—wi dalam ayat berikut : 

2 pa Ht tj — al Ke 5 & A9 

4. WA@AF @ABIH (buruk). Maksudnya adalah wagaf pada akhir suku kata yang menurut tata 

bahasa tergolong buruk dan bahkan merusak arti atau maksud dari makna ayat yang sebenarnya. 

Seperti wagaf pada Xx coal dalam ayat berikut : 
0 Dale pi Klo 52 ma sad KP salad Jus GI 
Wagaf pada X£ culkon akan merusak arti atau maksud ayat. Maksud dari ayat adalah : “Neraka 


itu untuk orang-orang yang melalaikan shalat” Ketika wagaf pada &£ culuaall , maka maksud ayat 
lalu berubah menjadi : “Neraka itu untuk orang-orang yang mengerjakan shalat" 


CARA BERWAOGAF 
Wagaf dalam membaca Al-Guran dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu : 
1. Akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharakat fathah, kasrah, dhammah, 
kasratain atau dhammatain Sean | Contoh : 
pa - Kl KI SAI Ka SAS RX ey 5 ya KP jai - MP ii OP Yin AI 
2. Akhir suku kata dimatikan is Jdalam bacaan apabila berharakat : Fathah, kasrah atau dammah 
yang sebelumnya ada Alif (l-.-: | seperti : 
Or Madi OI Sian Gt andi dibaca KL Udi 
Subs dibaca HGU — Hr cus dibaca H cu 
- Fathah sebelumnya ada Wa | 4:) seperti : XX 54 Lex dibaca IX 54 Las 
- Fathah, kasrah atau dhammah sebelumnya ada Ya' mati,s :-:), seperti : xx Hi KE Hei 
Ji dibaca &x Asi 
- Dhammatain atau kasratain sebelumnya ada Ya'mati, (us :. | seperti : Xt - 'e: -- dibaca &£ 
- Dhammatain atau kasratain sebelumnya ada Waw mati (3 2. | seperti : Xx 5545 XX ,,&£ dibaca - 


IN is 


3. Akhir suku kata berharakat fathatain dan sesudahnya ada huruf Alif E IJ dibaca fathah | Il, 
seperti : XX Lx dibaca - Xt Las 

- atau akhir suku kata terdiri dari huruf Hamzah berharakat fathatainn Is) dibaca fathah Isl , 
seperti : XX -u dibaca - Xt uu 

- atau akhir suku kata terdiri dari Alif magshurah dan sebelumnya berharakat fathatain | -: «s | 
dibaca fathah |: «sJ, seperti : Xx 4. dibaca - XX A.. 


4. Akhir suku kata terdiri dari Ta' Marbuthah | & - » | dimatikan dan bunyinya berubah menjadi 


bunyi Ha' (2 |, seperti : 
mlSX3 dibaca - dls L£-0) 4 dibaca - XX 35 5 XL 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 129 ) 


5. Akhir suku kata yang terdiri dari huruf Ha' berharakat kasrah atau dhammah | &« - & | dimatikan 
|a-a), seperti : 
Lb dis XX -dibaca disko KL dg XX dibaca - Ig Kr 


6. Akhir suku kata terdiri dari huruf Mad atau huruf mati, dibaca apa adanya tanpa ada perubahan, 
seperti : | | | 
XX WlksI tetap dibaca XX WIGSI — XX Yuls tetap dibaca XX sulis Xt Igiud tetap dibaca XX Isis — 
Ki webul tetap dibaca Xt sela XX Agile tetap dibaca XX Aga — LX V3 tetap dibaca 1 Jp: 


7. Akhir suku kata terdiri dari huruf hidup, sedangkan sebelumnya terdapat huruf mati seperti 
dalam kurung (::/:-/:: Imaka huruf akhir suku kata itu dimaitkan seperti dalam kurung | : : / : 
21221 sehingga ada dua huruf mati. Cara mewagafkan, cukup sekedar bunyi akhir suku kata itu 
didengar sendiri atau oleh orang yang berdekatan sebagai isyarat bahwa ada huruf mati, sehingga 
wagaf seperti ini disebut ' 2 isyarat”. Contoh : 


soal 3x dibaca mona Tt . 53132 dibaca 35YI 3 


8. Akhir suku kata bertasydid dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasydidnya, seperti : &£ Yao 


dibaca XX - yo Liugals dibaca Xt LS 


9.Hamzah di akhir kata yang ditulis di atas waw | 3 | dimatikan bila wagaf, dan dibaca pendek bila 
washal, seperti : , 
@S.An-Nahi (16) : 48 ---Tulisan - — laxai3 bila Wagaf Xx 355 — dan bila Washal dibaca 132215 
Jd 

AS.AI- Furgan (26| : 77 --Tulisan - — 135123 bila Wagaf dibaca Xx (ana dan bila Washal dibaca 
123 
Demikian pula dalam AS.Yusuf (12) : 84 195125 , — dalam AS. Thaha (20 : 18 I3S3sl ,- dan dalam 
AS. An-Nur (24): 8 “13535 


10.Hamzah di akhir kata yang ditulis di atas waw | 3 | bila wagaf dimatikan sesudah membaca 

panjang huruf sebelumnya, dan bila washal hamzah dibaca pendek seperti : 

AS. Asy-Syu'araa' 1 1197 --Tulisan - I3zolc bila Wagaf dibaca X£zLalc - dan bila Washal 

dibaca |30Lc Ma pa 

Demikian pula dalam 2 Fathir (85| : 28 lazolc ,- AS. Ibrahim : (14): 21 ,- dan Al-Mu'min (40J : 47 
“Iaeall ,- AS. Yunus (10) : 28 -IiS5-5 ,- AS.Ar-Ruum (30) :13 - en 


TANDA-TANDA WAGAF 

. a WAGAF LAZIM (6389 4 54) Tanda mesti berhenti. 

“NX LA WAAFA | Y 6833 | Tanda tidak boleh berhenti. 

. 5 WAGAF MUTHLAA | €383 dilas | Tanda sempurna berhenti. 

. @WAAAF JAIZ | 689 jils | Tanda boleh berhenti dan boleh terus. 

.. 5 WAGAF MUJAWWAZ | 5350 JTanda boleh berhenti, terus lebih baik. 

. v9 WA@AF MURAKH-KHASH | c883 cas 0 | Tanda diringankan (di bolehkan) berhenti karena 
mempunyai nafas pendek, terus lebih baik. 

. “8 WA@AF MUSTAHAB (389 Ui |. Tanda berhenti lebih baik, tidak salah kalau terus. 

. «8 WA@AF AULA (1333. sJgil. Tanda berhenti lebih baik. 
. GOILA WAOAF | &8 «83 | Sebagian pendapat, tanda boleh berhenti. 

10. sduo WASHAL AULA (Uko3 Jsl) Tanda terus lebih baik. 

11. Kadza lika Muthabig lima gablahu (SUS Hao LJ al jTanda berhenti seperti tanda wagaf 


DD NB DN 


OdDA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(130 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebelumnya. ' 
12......——... WAGAF MU'ANAGAH | 389 leo Tanda boleh berhenti pada salah satu titik tiga. 
13. &Suuh ya SAKTAH | diSus (Tanda berhenti sejenak tanpa ambil nafas. 


Mengenai tanda tanda wagaf ulama' yang sepuluh banyak yang tidak sama (khilaf) jadi anda bisa 
mengikuti salah satunya. Dan untuk lebih baiknya anda ikuti ulama' yang masuk pada mutawattir, 
begitu juga dalam giroatnya,lebih baik anda ikuti yang mutawattir saja,atau diwaktu anda bersama 
orang lain (banyak orang) gunakanlah yang mutawattir,hal ini untuk menjaga salah persepsi orang 
yang mendengarkan anda. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan bahas di lain kesempatan 
tentang giro'ah, sekian dulu semoga manfaat.wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

| Sumber : http://mughitsdotorg.wordpress.com/ |. 


1852. MENGAMBIL NAFAS DI TENGAH-TENGAH KALIMAT 


PERTANYAAN : 
Upien-Apien CahRagenah Umahetengahsawah 


Assalamu'alaikum.. Mau nanya afwan, ketika membaca alguran apakah tidak diperbolehkan 
mengambil nafas di tengah-tengah kalimat ? Minta ibarohnya, syukron 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Le Ot Gde ad aill, Jang y ig) one y Ad paid Hilal ye HH Adab 3 (JP US NI VAN GE, 
OS La duga 3 BE ami 


Tidak diperkenankan dalam Al-@ur'an kecuali membacanya seperti apa yang telah diturunkan, 
yang telah diikuti oleh orang-orang sejak masa lalu. Maka membaca panjang, berhenti, 
menyambung dan memutuskannya berbeda dengan tuntutan tajwid haram hukumnya. Atau 
setidaknya dimakruhkan. | Ref. Ahkamul fugoha J. 


Dalam membaca guran memang tajwid harus dibaca 

0 Anditaak! Hala CASN oya Kakant 3 pekan JS Aa eng UP & Jadi y BUS oP NI Ia Y aya 
Oleh karenanya, bila ia membacanya tanpa tajwid maka keharaman terjadi, semisal ia berhenti 
pada ayat yang dilarang berhenti. Adapun memutus bacaan ditengah2 ayat karena nafas pendek, 


kmdian ia mengulang lagi adalah sudah termasuk kedalam pembelajaran ilmu tajwid. Yakni bab 
wagof. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa pembagian wagof itu ada 4 : 


1. WAGAF IKHTIBARIY (menguji atau mencoba) 
Maksudnya adalah wagaf yang dilakukan untuk menguji gari' atau menjelaskan agar diketahui 
cara wagaf dan ibtida' yang sebenarnya. Wagaf ini dibolehkan hanya dalam proses belajar 
mengajar, yang sebenarnya tidak boleh wagaf menurut kaidah ilmu tajwid. 

2. WAGAF IDHTHIRARIY (terpaksa) 
Adalah wagaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, 
batuk atau bersin dan lain sebagainya. Apabila terjadi wagaf ini, hendaklah mengulang dari 
kata tempat berhenti atau kata sebelumya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. 

3. WAGAF INTIZHARIY (menunggu) 
Maksudnya adalah wagaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama' giraat 
antara boleh dan tidak boleh wagaf. Untuk menghormati perbedaan pendapat itu, sambil 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 131 ) 


menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya wagaf pada kata itu, kemudian diulangi dari kata 
sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat, dan diteruskan samapi tanda 
wagaf berikuitnya. Dengan demikian terwakili dua pendapat yang berbeda itu. 


4. WAGAF IKHTIARIY (pilihan) 
Maksudnya adalah wagaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja dan direncanakan, 
bukan karena ada sebab-sebab lain. 


2 Abdullah Afif 
Saya kutipkan dari al-Mausu'atul Fighiyyah : 
BUS PP daya Ala Ita! Of 3 SY Y. 
IT dgan SU Fl ly Arya Iya Kan JAN OT JI dngn) Ole ASI sale uya O yakiakl MR3 A3 cp Jali Ul 
S9 Jis Ualan 
— 0g AE aa pemil HS 3 elalai oo yh LE SMS pia las pl — Lalin audy yf Unlisa yak 2. 
Sa OMA os Oh SE de Lg el 3 AA AI ay Hj pi SY ye IT SIN 3 Wo op SJ 
NG. 
La ng Geli olah Joe s3 LAS NA La yag tg Jian oa Gd Ky yA on Jasad! Jl Op Atil Ka, 
SIS Kenang Jian oya da pall AS H elalal 0,3 La yag Ciel, OLS) pad Mall S3 Jah Aorgl Kal galian ly ya 
Haus SU EL PAI lia AI lin AE 
Lang BUSI mai EL Ol ad Md Had 3 Borama kilang (lilin y Sy mL Ol Aly ama GOL de adl JB 
VE AR AI ye JB 2 Je GI Ag pian Sad Ag yan Lagi Uetaaly Cegah dunia y sell Ap jaka Lah 
HE BLU le Ma TA Ore PP OI Ody nan Ve aa YO 
Dalam kitab Mizan Kubro 1/154 : 
OP peang Ja aa US yA) Poly GAN meki, OUGbYIY SU YU Bel daa dil AI Lele Yam J3 D3 yag 
AI Alorlia Gde JSI JS y3 deal Jaa NE DL 3 ka Y US 
Sebagai perbandingan tentang masalah wagof, Imam Ibnul 'Aroby al Maliki dalam Ahkaamul 
Guran juz IV halaman 1983, cetakan Darul Ma'rifah, menerangkan : 
H3 SI BA Kama 4 SNI PE Jd OLI Gel 3 HE pr UI JL 
LB 5 Iyo Cew Iaidy Lagake WAK 6 Gala! Rela! Kelas de Iyo UE) € Laga pelany Ale Al elo Al ye led el Up 
ad ala Ia Dt Sad La Sby Ea oya Tlah 3 «SS SI 20 IS ALA La Aa Yg CA SSB Gak  Undil ae HI 
or djil Ejbiy ae GIA Wa ola | de SSI asi SSI (JM OB L de Jab Y, 
Wallaahu A'lam. 
2 Mbah Jenggot II 
154 Il MEA at M3 II ab pedal Gel BTA Ag ai jr an AT eh 
Wallaahu A'lam. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/446099548746192/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2009. BOLEHKAH WAOOF PADA LAFADZ "AN'AMTA 
"ALAIHIM" fatal cuasi | 
Fakhrur Rozi 
Bolehkah wagof pada lafadh 'alaihim kmudian Ingsng bc ghoirilmaghdhubi'alaihim waladhollin?. 
JAWABAN : 
Abdullah Afif 

BY Jai oya BEYI ed f Ika le Hiby OP Uas AT Gegia Yg Hy nd BY elo Cemal Y de Ha Y Ol II, 


WAL AULAA AN LAAA YAOIFA 'ALAA "AN'AMTA 'ALAIHIM" LI ANNAHUU LAISA BIWAGFIN 
WA LAA MUNTAHAA AAYATIN 'INDANAA FA IN WAGAFA 'ALAA HAADZAA LAM TUSANNA AL 
'AADAH MIN AWWALIL AAYAH. Yang lebih utama agar tidak wafag pada 'AN'AMTA 'ALAIHIM' 
karena lafazh tersebut menurut kita bukan wagaf dan bukan ujung ayat. Jika wagaf pada lafazh 
tersebut maka tidak disunnahkan mengulangi dari permulaan ayat. | Fat hul Mu'in 147 |. 


Adapun menurut kalangan Malikiyyah lafazh tersebut termasuk ujung ayat. Dalam Ahkamul Guran 
libnik 'Arabi juz I halaman 6: 

CE MY NT ifa" eede ema" dj Ol mowall, 
WASHSHAHIIH ANNA @AULAHUU " AN'AMTA 'ALAIHIM " KHAATIMATU AAYATIN LI 
ANNAHUU KALAAMUN TAAMMUN. Yang shahih bahwasanya firman Allah " AN'AMTA 'ALAIHIM 
"adalah ujung ayat, , karena lafazh tersebut kalam yang sempurna. Wallaahu A'lam. 
Sumber : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-46&ID-6 
Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/484279784928168/ 
2037. HURUF MUGATTHA'AH 
PERTANYAAN : 

Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum. Tanya...... huruf mugatta'at niku nopo geh? Trus huruf nopo mawon? Sebelum 
nya Trimakash dan sugeng ndalu poro sesepuh dan member piss ktb. 


Ayda Az-zahra 

Ikut nimbrung nanya juga : kalau huruf-huruf fawatihissuwar niku nopo mbah M3 ? 
JAWABAN : 

Muhammad Mujtahid Muthlag 


kalau huruf mugottho'ah sudah pasti itu fawaatihus suwar. Yang namanya fawaatihus suwaar 
adalah pembuka surat2 dalam Al-@ur'an yang adakalanya berbentuk huruf @osam, As-sanaa 
(pujian) dan lainnya, dan salah satunya adalah dengan huruf Mugottho'ah... 


Pada umunya para 'Ulamaa' menyebutkan ada sepuluh bentuk Fawatih Al-Suwar sebagaimana 
yang disebutkan oleh Al Zurwasi dalam kitab Al Burhan fi “Ulum Al-Gur'an hl. 213, 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 133 ) 


1. Pembukaan surat dengan Lafadz pujian si 


Pembukaan surat dengan lafadz pujian kepada Allah SWT terdapat empat belas surat, dan lafadz 
pujian ini terbagi kepada dua bentuk yaitu: 


a. AI , yaitu sanjungan kepada Allah SWT dengan katal x& dan ini terdapat dalam 5 surat 
ya'ni ! KAWI, ali, sludi, 56, SI dan termasuk juga dalam kategori wtsi ya'ni yang dimulai 
dengan kata 5,5 yang terdapat dalam surat : su xi dan «Wi 


b. & F3 , yaitu penggunaan sebagai awal surat yang menunjukkan bersihnya Allah SWT dari sifat- 


sifat tercela, contohnya dalam surat yang menggunakan kata-kata tasbih,dan yang menggunakan 
tasbih ini ada 7 surat ya'Ni : 4 Jrel, WA, Heal, AI, Teedl, sale, dan ASI 


2. Pembukaan surat dengan lafadz Seruan s1 yang bersifat macam macam seruan nya,dan ini 
ter bagi kepada 3 bentuk: 
a. Kepada orang beriman dengan menggunakan kata 

agan adl Lal 
dan ini terdapat dalam 3 surat ya'ni : 3wUI, asli, dan HI xi 
b. Kepada Kanjeng Nabi dengan menggunakan kata 

sa Laik 

yang terdapat dalam 3 surat ya'ni w1-Y!, ci, dan gxisi dan ini juga berlaku pada seruan 
kepada Kanjeng Nabi yang ber sifat spesifik yang menggunakan kata suit, pada surat ,ixdl 
dan kata Ju JitetL pada surat J4 , jadi seluruhnya ada 5 surat dalam kategori ini. 


c. Kepada manusia secara umum dengan kata wWlluiL yang terdapat dalam 2 surat ya'ni : .Lwi 
dan 

3. Pembukaan Surat dengan jumlah Khabariyyah. 

Hal seperti ini terbagi dalam dua bentuk yaitu: 

a. Jumlah Ismiyah yang terdapat dalam 11 surat ya'ni : 241, AJI, 2, Ab, aa, PI, Ch UI, 
SM, sal, dan 5, 

b. Jumlah Filiyah yang terdapat dalam 12 surat ya'ni : JWSYI, lbs, GI, Ad, Jl, Ol, 
Asmi, JA, me, dadi, Jan KI 

4. Pembukaan Surat dengan Huruf @osam ( sumpah ). Terbagi dalam 3 bentuk yaitu: 

a. Sumpah Allah dengan benda-benda langit yang terdapat dalam 8 surat yitu : cu, il, 
Sa, LI, mam, dell, adi, dan amil 

b. Sumpah Allah dengan benda-benda bumi yang terdapat dalam 4 surat yaitu : LLINI, cell, , , 
dan SLstli 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(134 ) 34 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


c. Sumpah Allah dengan waktu yang terdapat dalam 3 surat yaitu Jul, li, dan .edi 

5. Pembukaan surat dengan huruf syarat. Fawatih al-Suwar yang dimulai dengan huruf syarat Isl 
terdapat dalam 7 surat yaitu : 41 JI, 08W, 4 SI, UI, Gussyi, UJI, dan Li 

6. Pembukaan surat dengan huruf Amar (perintah). Surat yang dimulai dengan Amar ( perintah ) 
yang terdapat dalam 6 surat yaitu : «1, Jl, 0) ASI, e3xYI, gkli, dan Wi 

7. Pembukaan surat dengan bentuk Istifham( kalimat pertanyaan). 

Surat-surat yang di awali ( di buka ) dengan kalimat Lafadz Istiham yang berbagai bentuk yang 
terdapat dalam 6 surat yaitu : »WI, o,sU, Jill, AM, LAI, Ian & sy! 

8. Pembukaan surat dengan lafadz doa. Terdapat dalam 3 surat yaitu : ciki, 3:41, dan ui 

9. Pembukaan surat dengan Ta'lil ( Alasan ) dan hanya terdapat pada surat Al-Auroisy 

10. Pembukaan surat dengan huruf Mugottho'ah (potongan) atau huruf hijaiyah yang terdapat 
dalam 29 surat yaitu : 

a. Yang terdiri hanya dengan satu huruf, dan ini terdapat dalam 3 surat ya'ni surat ,-, 8, dan 4 


b. Yang terdiri hanya dengan 2 huruf, dan ini terdapat dalam 10 surat yaitu : &, Jl, 0m, PEP AI, 
Les, Sl, Sx jl, Ol-ali, AW, dan St—Yi 

c. Yang terdiri hanya dengan 3 huruf, dan ini terdapat dalam 12 surat, yaitu : 341, Ji us, 
Dal, ri, Olaill, Seoul, DR, Hanya, la, PM, as, dan yana 

d. yang terdiri dari dengan 4 huruf, dan ini terdapat dalam 2 surat yaitu : 51,5, dan as ji! 

e. Yang terdiri dengan 5 huruf dan ini hanya terdapat dalam surat Maryam ( «,- ) yaitu szx.es 


Kalau cuma fawaatihus suwar saja masih umum,, tapi kalau sudah di gandeng dengan kata 
"huruf" menjadi "huruf fawaatihus suwaar" maka yang di maksud itu adalah huruf mugottho'ah. 
Sebutan lain nya untuk huruf mugottho'ah adalah huruf takhrij.. 

Dari keseluruhan Fawatih al-Suwar dalam huruf Mugotho'ah mempergunakan 14 huruf hijaiyah 
yaitu: hat Gp Man Sant sono dana GNNaN ant Real Ja pat aan 

Untuk satu huruf biasanya dimulai dengan huruf, .- , & ,dan « , untuk 2 huruf terdiri dari huruf & , 
vb , 0« Ian «— . Untuk 4 huruf terdiri dari , As , xi. Untuk 5 huruf terdiri dari xx 


Dari seluruh bentuk Fawatih al-Suwar yang ada,secara umum dapat dibagi pada 2 bentuk, yaitu 
fawatih al-Suwar dalam bentuk jumlah dan berbentuk huruf hijaiyah ( Mugotho'ah ). Untuk bentuk 
pertama kalangan ulama tidak berbeda pendapat mengenai pentakwilannya, sedangkan dalam 
bentuk huruf Mugotho'ah ulama berbeda pendapat dan ini termasuk ayat yang mutasyaabihaat, 
maknanya di kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wata'aalaa.. 

LINK TERKAIT : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/495540350468778/ 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 135 ) 


2775. TIDAK ADA WAOGAF WAJIB DALAM AL-OUR'AN 
PERTANYAAN : 


? Arisigit 

Assalamur'allaikum. Mau nanya, bagaimana hukumnya membaca fatihah dalam satu tarikan nafas 
ketika sholat? Setahu saya dalam sholat harus berhenti tiap ayatnya, tolong kasih referensinya, 
suwun 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam, hukumnya tidak apa-apa karena, dalam alguran tak ada yang namanya wajib 
wagof / berhenti. 

- http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php : 


KIS NS gp Oya WAS SI SU Mn Y la 3 SSI OLI 3 elit 3 SI Sya judi 
£ Hal 

Spg Alair Ulas Yi PU Sby OT 3 yaah Tedag Ul tounny AT dng dil Segar) (dS (andly Deal, Ah kadli or Ye 
Iyo 2nd Kerang UAN Sibl salad pad Abg 23 Cry OLI Oral Jd ebeg Sari ds SI daa II 
Be tenang tanya Oyo SIJI de ji sains Oya Kyai deg cad ALAN Oya Ilahi de Hi Ul mem ya 

Ula ae day Ade TG Jadi | Ob taka Le Ob of JYG EMS ya ee de Sy yah Lele Sojaadi Oyo Sani 
Isl &1.28879 14772 31593 JW Gawi 3 S3. 


- http://www.ketaballah.net/tajweed/tajweed3.html : 
lega HE Se: 
Anas IP Pa Ii Megan! ema Mel Alai SAI FU al Hb Yg 0S OI PL Ky Jb) ASI OLI 3 laa NY 
Unlus La (de Asal JI yong Ugal SRI SAM Se ENI Unaio de Hb dai ya 1 Teh KL JS dai 
Ab ya LAI SS aya d ISI 


2 Mbah Cemeng 
Diterangkan dalam nadzom Jazariyah : 


La IL el Yg" eng Sby ya OLI 3 md) 


Dalam al-gur'an tidak ada wajib wagof atau harom wagof kecuali karena ada sebab.. misalkan 
merusak makna. Wallaahu A'lam . 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/626850097337802/ 

2914. TAJWID HUKUM TIDAK WAOOF DI AKHIR AYAT 
PERTANYAAN: 


2 Ahmad Syekher Mania Like 

Assalamualaikum, ana mau tanya.... karena tergesa-gesanya imam dalam membaca surat 
alfatihah, kemudian huruf akhirnya diwagofkan tapi diwasolkan.. pertanya'an : Apakah itu 
dinamakan lahn yang merubah ma'na....? Apakah sholatnya sah....? mohon diberi dalilnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(136 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikum salam, Bukan termasuk lahn. Akan tetapi makruh bila meneruskan / meninggalkan 
wagof pada permulaan ayat. Dan sholatnya sah. 


SI ana II ay La yeni Aonyp UN Alai CEJUAI PL ale HN Sp EPL ai OLI 3 ama 
Sa tag IS Uaukela Cake ASI jl yong Lake WI SP Ra, SNI nia de HJ Ita ya Le, es JS) ai 
Gea ya SL 

Tidak ditemukan didalam algur'an wagof wajib yang mana gori' berdosa bila meninggalkanya, juga 
tidak ditemu wagof harom yang mana gori' berdosa bila melakukannya, tetapi yang ada wagof 
wajib dan haram dalam tujuan gori' saja. Semua yang telah ditetapkan oleh syariat, adalah sunna 
wagof pada permulaan ayat. Dan makruh meninggalkan wagof dipermulaanya. Dan bolehnya 


wagof selain itu selama tidak dikawatirkan terbaliknnya maksud dari makna alguran. 
www.al-eman.com/s s5 XI 98 Jl/ul 3-39 5 alS31/n288&p25 


2 Muhammad Fawwaz Kurniawan 
Lihat Kitab Fathul mu'in : 


3280 


ida US oa 3 Kpn emo lain SA JI) MA Laman V3 Keane SI AS talenh Lt tut Suk aa 
PAN Lag in 2g aa ih Y Ob VI Je WELAS al ah GL AL Ian AN bean 

Wib aoi yak UP Ola Ai lal GE Gea S3 gt AHA Bel Ga) TA pa na 
AYU SAY — naa Li Ola — re ta, 


Wallahu A'lam Bish-Showab 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/696721980350613/ 


3105. MENGAPA DIBACA "'ALAIHU BUKAN 'ALAIHI ? 
PERTANYAAN : 
2 Abdussalam Arfan 
Kenapa pada surat al-fath ayat 10, dibaca 'alayhullaha, Kenapa tidak 'alaihillaha ?? 
As Jamah II Ai Wi Lag 1S ag “Ai Te KU USB SI US" dat BB AN Ap AN D gaga US DU ma Ga SI 
Lagian Wae 
JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, menurut Imam Hafs dan Imam Zuhri huruf HA"nya dibaca 
dlommah' dan yang lain berpendapat dibaca kasroh, jadi bisa dibaca ALAIHU maupun ALAIHI 


pa SESI padi 3 era 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 137 ) 


baal GP oil 02 ES CGyny SM Ha yana (Ale) melo ye Gain LA pakek ya dl Ol de Jb (AI Als Aale &. 
ALAN ASI ai 
DALIN Lap se pes Male ga Gada TA) AE) Ja3 Anal Ja GI le Aa Us Sah. 


Imam Hafs membaca ALAIHU dengan membaca dilommah HA' karena sebagai wasilah untuk 
meng-agungkan / mentafkhim LAM jalalah (lafadz ALLAH). Dan dikatakan lagi bahwa lafadz 
ALAIHU (rofa' huruf HA") itu adalah aslinya, adapun jika dibaca ALAIHI (kasroh huruf HA!) itu 
dikarenakan untuk munasabah / serasi pada huruf YA' 


Jay ANE AN au Mengi " Aale 1 oya el ps Gado D3 mala Age hg 1 WA ale Male Le gl yag 
pad Lag ee (Laalis Toel tot Rae gan Dg yag 2 Gal Kal Talak aa Ela 6 PI ya 


Ag nga br AI JNE ya pi II Uh Dag gl Bil Ang (dal Ap SLB pawas AI ale dale Le Gal yag 
Raba! O yag Asi Fian 215 A3 HS US. 215 3) Ad ya Laglas L pel Asi jam Oelgau 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/765873490102128/ 


3927. CARA BASMALAH WASHOL KE TA'AWUDZ 
PERTANYAAN : 


2 Asyhari Aly Cahkendalisodo 

Nderek tanglet lan nyuwun penjabararane.....dalam alguran lafadz bismillah ada yang 
mengatakan termasuk ikut surat ada yang mengatakan tidak termasuk ikut surat. yang jadi 
kejanggalan apakah bacaan doa ta'awud itu bisa diwasolkan dengan lafad bismillah? monggo.... 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 
Boleh mas. Lafadz isti'adzah boleh diwashal (disambungkan) dengan basmalah. Adapun 
hukumnya membaca ta'awudz, basmalah dan surat terbagi 4, yaitu: 

1. Gath'ul jami'. Artinya: diputuskan / diwagafkan semuanya. Contoh: A'uudzubillahiminasy 
syaithoonir rojiim. Bismillahirrohmaanirrohiim. @ul huwalloohu ahad. 

2. Washlul basmalati bis surah. Artinya : Mewashalkan basmalah dengan surat, adapun 
taawudznya — diwagafkan. — Contoh: — A'uudzubillahiminasy — syaithoonir — rojiim. 
Bismillahirrohmaanirrohiimi gul huwalloohu ahad. 

3. Washlul isti'adzati bil basmalah. artinya : mewashalkan ta'awudz dengan basmalah, akhir 
basmalahnya di  wagafkan. Contoh:  A'uudzubillahiminasy  syaithoonir — rojiimi 
bismillahirrohmaanirrohiim. @ul huwalloohu ahad. 

4. Washlul jami'. Artinya: Antara ta'awudz, basmalah dan surat diwashalkan semuanya. Contoh: 
A'uudzubillahiminasy syaithoonir rojiimi bismillahirrohmaanirrohiimi gul huwalloohu ahad. Dan 
yang paling afdhal adalah poin nomor 1 (Gath'ul jami'). Wallahu a'lam. (Di) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Hidayah al Oari juz 2 hal. 561 : 


Lani dll Ang dng oli gun 3358 tely dagu Jgl eiub Bo gmll Ja Gile cu BI ISI 
gb Kol 8 gal Job sis Nl9 don nle9 Silat de Hall SI goal alas :JGNI 5lsYI cuus 
sabl JoYl Jung AJI gd Jo Howall Ino93 BileiwNI ade Sigli si WL gili Jusag J33i 
Juog SI guna Jung AJI dogal Job elaiiNg Laale Agllg low Bilal og Si Wb gb39 
Asal dos Begal Job Awal 65k 


- Mu'allim at Tajwid hal. 39 : 


alas tang dya dls 9 el 3g2y Sio gal Jgl 20 Aosaallg Hileiwdb Ii AG Lesi Bel,3 sal ISI 

4 demntiallg .#02ll 099 do gal Jgl yo Anuullg Aom ye Bilas 3 4 sgx0tall 2002 
Jkog Ad dilawdl glas Sl "EL gili J9 Jail R33 8) gal Jgl 20 Howllg Holeiw 3 Lag 
bowl gb san 5 Anu R0 Silet NI Ing SI CW R39 mob JoNl 099 Bagi Job doll 
AISI 9d Jua8II 9d (Rul Rb) Jail asglla 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/931272013562274/ 
www.fb.com/notes/932394136783395 


4451. KEDUDUKAN DAN TEMPAT LAFADZ KALLA DAN 


BALAA DALAM AL-GUR'AN 
PERTANYAAN : 


2 Shakila Adibah Az Zahra : ' 
Mau tanya kedudukan atau tempat tentang Lafadz " KALLAA (YS ) dan Lafadz" BALAA / «5 Diam 
kaitanya dengan tata baca al guran . 


JAWABAN : 


2? Aniek Liya 
Semua lafadz " «sk " ( Balaa ) yang terdapat di dalam Al-@ur'an itu ada 22 tempat. Dalam segi 
kedudukannya terkait kaidah tata baca Al-Gur'an, lafadz " Balaa " ini dibagi menjadi 3 bagian. 


(1). Lafadz " Balaa " («4 ) yang baik diwagofkan ketika membacanya, sekalipun tidak ada tanda 
wagof. Dimana didalam Al-Gur'an terdapat pada 10 tempat : 

1. ab O ygalsi X4 Lb, Suroh Al-Bagarah, Juz 1, ayat 80. 

2. sk O Iso aiiS Ul, Suroh Al-Bagarah, Juz 1, ayat 111. 

3. al JB ye3i Jgl « Suroh Al-Bagarah, juz 3, ayat 260. 

4. sa O ygalu sdg « Suroh Ali-'lmron, juz 3, ayat 75. 

5. ab 1 S3 Kl, Suroh Al-A'rof, juz 9, ayat 172. 

6... gw yo Jasi « Suroh An-Nakhl, juz 14, ayat 28. 

1. sb adio Su yl dc « Suroh Yasin, juz 23, ayat 81. 

8. sb I JB wlwL « Suroh Al-Ghofir, juz 24, ayat 50. 

9. ab Wol Kuy Ul wis « Suroh Al-Ahgof, juz 26, ayat 33. 

10. sk O , 953 Jul « Suroh Al-Insyigog, juz 30, ayat 14. 


(2). Lafadz " Balaa " («4 ) yang baiknya diwasholkan. Dan didalam Al-Gur'an ada 7 tempat : 
1. Lung ab IG , Suroh Al-An'am , juz 7, ayat 30. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 139 ) 


2. .Ixc9 ah O Yga yo.... « Suroh An-Nakhi, juz 14, ayat 38. 
3. suyg ak JS.. « Suroh As-Saba' , juz 22, ayat 3. 

4. sis 8 xb.. « Suroh Az-Zumar, juz 24, ayat 59. 

5. by 9 wb IJe.. «Suroh Al-Ahgof, juz 26, ayat 34. 

6. su, 9 wb JS.. « Suroh At-Taghobun, juz 28, ayat 7. 

1. yy38 sb.... « Suroh Al-Giyamah, Juz 29, ayat 4. 


(3). Lafadz " Balaa " («4 ) yang boleh diwagofkan atau di washolkan. Dan didalam Al-Gur'an ada 
pada 5 tempat : 

1 lgi yl ab O ya sio... « Suroh Ali- Imron, juz 4, ayat 123. 

2. K3 yJo-ab |9J6... « Suroh Az-Zumar, juz 24, ayat 71. 

3. bug ada - agllasi9... « Suroh Az-Zuhruf, juz 25, ayat 80. 

4. SiSl9 sd 19J6.. « Suroh Al-Hadid, juz 27, ayat 14. 

5. aa lIJBO yi Sib JJl.... « Suroh Al-Mulk, juz 29, ayat 9. 


Lafadz Kalla / YS - di dalam Algur'an jumlahnya 33 . terbagi menjadi dua hukum. 
I-YS - Kalla..harus wagaf.dengan arti - &» Jl yang jumlahnya 7 / tujuh. 


Latll | 98 (NS JB siti ul). (82-81 J ayo y8 (NS 15). 179-781 pasow3 (DS ho): 
14:15) (Was) 27 1 ls To (OS 5) (62-81: sLasdl | 93 (NS JB 9S Da0 Ll) 
11-10: doll J3 T (OS all cal). (16-15: Sisa | 531 


2- YS - Kalla sisanya ada yang tidak boleh wagaf dengan makna - lss - dan yang boleh wajah 
dua. boleh wagaf, boleh tidak wagaf.: 


A0 S3 (XS laga )elldg laale MB9ad « Lilail &» JJ Asus lgio 21590 Ui db9 GOL Hd lal gd isi (NS 
(78-79) usSoaol UI). (15-14 2 sLasll To3 (S JB yak Ul). (82-81 Jae 3 (NS 150) 
18-15: Sido Jagd (Wal ol) 127 las Ted (OS 2S.) (62-61 : eLasll s3 (XS JBJ. 
(Lo: Ling. Ale Sgp NG « lebi lis tnigoy 9D lo Lgio : HALJl9 . (11-10 : dobill | 98 (NS Lil cal 

90 1512 bos yA ...... cylemall 463 ya yel Jozal 


Imam MAKKY membagi hukum Kalla - YS - menjadi empat hukum. 

- Kalla baik di wagafkan denngan makna rod'u danboleh di jadikan permulaan jumlahnya 11 
- Kalla baik di wagafkan dan tidak baik jadi permulaan kalam jumlahnya 2. 

- Kalla tidak baik di wagafkan. dan tidak boleh jadi permulaan kalam .jumlahnya 2 

- Kalla tidak baik diwagafkan dan boleh di baik di jadikan permulaan kalam. jumlahnya 18. 


59509 : Polesil 989 er JI suso ole Leale A9 Wall own bo: Jail : alus Asal 9 : &So Jl89 
Subilg . bug (SSL ) 939 m2098 bil : lendg0 sis sal dll (Ls) sus0 ale lg sial 
alllul ! until 1999 . (53-52) (VS Boxtuo ) - (16-15) (Wal Ul): Sisell 93 Ulilg « S)all 
(XS oalsl ) : 85ngll 993 (17-16) (arill Ug05SI X di NS ulah ) 1 sadll 3g | 14-13 TAS Uag 
Ba ee LA NI 
(14-15). Just Jp: Lag elo 3920 X9 leale All euy N lo: CW 62-61 TAS JB LS saalg Ll 
SSI Jungalei Iga DS pi « (5: bull Pogolerw NS Ai: SI ac 99 Ulen290 dg lang loug Lgl3 Lou : 
4 Pet —abaall Gol GELI 10 Auilotll K9dg 5 Les Its SIG Lele BII Lama Y lo 1 MJ 
90 


1- Kalla baik di wagafkan denngan makna rod'udan boleh di jadikan permulaan jumlahnya 11. 
1578| 20 (XS Igo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 140 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2-81 Jan (XS 15) 
3-14 Jr eal $ (NS Du Ah 
42 38) moleall 98) NS.musi din 
5-15) Jisell 43 (Sl ul 

6 527 Jis 98 (NS Sio ) 

TE 2 | selam HS IS ia 

8- 100 J ugiogall 8) 18 053 “) OS SJ las 
| 9-13 srialaoll 48 “ 30 2535 (XS calgdl sabu 

10- 3730 253 “(WS oxsl) 611) Sal 58) 30 23 Umi 90 Y IS ulah) 


2- Kalla baik untuk wagaf dan tidak boleh jadi permulaan kalam.. | 
1-15 Jl 19 s5 IS JB yak ul 
2-62 slam 119 sy NS JB yeS ya LI 


3- Kalla tidak baik wagaf dan tidak baik jadi permulaan kalam.tetapi harus di sambung atau 
washol dari kalimah sebelumnya dan sesudahnya. 
155 Isl 130 553“ ugaleww DS Ai 


PES AKAN 30 “Gaal tnya IS 


4---- Kalla tidak baik di wagahkan tetapi baik untuk jadi permulaan kalam. jumlahnya 18. 
1- dl “30 55“ ykwAl Ul NS 
2-30 s5“ ai Jul NS 
3- dal “30 s5 “ anbud NS 
4 - doll -- 29 63 — 59X NS 
5 - dolgll - 29 “s3 ya HS 
6- dolall-- 29 s5 -— «Sl yJl wash Isl NS 
1 - ya3boll--30 « 3-—- jlsall UbS Ul NS 
8 - yusalali-- 30 5 j2 a91) US Agil XS 
9 - uasobooll-- 30 s5 -- LAI Ul NS 
10 - yauc -— 300 3 — 8 Sy lail NS 
Is yag - 30 53 — ol aa ol NS 
12- jisall -- 30 s5 -- jadlg NS 
13 - jiroll — 5 3 -- 3S al YS 
14 - ji —- 30 2 5 — ygali gw DS 
15 SI -- 30 s5 — ugaleidl NS 
TO 4 dl slull - 30 2 5 -— ugoleww NS 
Nan 9 dal - 30 55 — ya Ji NS 
18 -.... 21 dl — 30 53 — ya) 0S BI NS 


«& // Balaa. 


Balaa di dalam Algur'a. jumlahnya ada 22 di bagi tiga. 

1. Balla tidak baik di wagafkan. tetapi baik di washolkan. karena ada kaitan lafadz setelahnya 
dengan lafadz sebelumnya, jumlahnya 17. 

2. Balaa di khlilaikan antara wagaf dan washol. jumlahnya 5 . 

3. Balaa yang baik di wagafkan jumalahnya 10 


KITAB AL ITAON JUZ I halamn 90 ) 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 141 ) 


aludl Bb yag len290 Lp 103 adil 6 Ulil 48 (de): 


Artinya : Balla di dalam algur'an jumlahnya 22 dibagi 3 : 
. R61 90 Asam sdg 1 Lolu3 lou do lo Hail» Lelosl kale Ml 395 2 bo: JoXl: 


1. Balla tidak baik di wagafkan. tetapi baik diwasholkan. karena ada kaitan lafadz setelahnya 
dengan lafadz sebelumnya, jumlahnya 17. 

Es lc lac9 ob (38): Jl 3. 

Aidit sung ole JO 3: law 0. 

elsa ad : (591 olx. 

Lung ob (| 4: SESI G3. 

Su ab IS: (7 Ill 3. 

v0 ab (4 IT: doll 48. 


Rudlgo dos elg : Kd ,liSYI9 SS ad b : su : 
S8 yioba «S9 ad : | 260 Jo ml «3. 

LS Ig ab IT: 0 3. 

blasg ob (80J: So JI 33. 

ada LE FLAT: dl 93. 

bel a3 sb (JET 9: bu 3. 


ABI Batoll 99 4 lake Wall sis »lesX lo: CJ 
ab usai 3 W | 801 s 2-2 $3 

ali Uaiao adiS Ul MTA 235 - Bol 93 
sd JB yo3i Jal (2601-3 2 52- dll $3 

sk - ugalau sdg (7513 2 y2- uLoc Jl 49 
Ge ea 729 pas GAN 
li 201 dea POSI AA 2s JII 36 

cb pglio Ily ul ade | 81)-22 2 2- yu 9 
cd IG cludL T 50) -24 « ja- ws $8 

soal yo dl ole 1231- 26 23an» Gilas 3 
NN DL Ben IE 

00 21 Rabgual yel 


asi | lafadz Na'am. 
Kitab Alitgon juz 1 halmh 90 


"gAlg0 Asy) Mula 99" Asi : 

Na'am di dalam alguran ada 4tempat | 
Ma la La aman 4 kale gl ,Lisollg . 536 Asi 1G: (44 SL SAI 3 
cwok al bl Sapi J3: (42) sos! 989 « lp salodlg . JI Jal Jas . 
Jail, Aca Lb lay Lana Lo Jl Lake Bay Y obsall9 . y9sSlb ilo asi J3 : (18 | Olla 989 . 
dasy lou elu XI ljbsl ul Sl los bl Lo JS" al "3 SAI cal JB : Lukas 
90 pp 1 2 sbsml KAI 


LIHAT JUGA : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 142 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://vb.tafsir.net/tafsir33721/ 
http://idrushasnialjawi.blogspot.com/2015/03/kedudukan-lafadz-dalam-kaidah-tata-baca.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/groups/piss.ktb/1016707821685359 
www.fb.com/notes/1032433020112839 


0389. ADAB ADAB TERHADAP AL-AUR'AN 


Setiap muslim harus meyakini kesucian Kalamulloh, keagungannya, dan keutamaannya di atas 
seluruh kalam (ucapan). Al-@ur'anul Karim itu Kalamulloh yang di dalamnya tidak ada 
kebatilan. Al-Guran memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat 
manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan 
dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Alloh Ta'ala. Untuk 
itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang Muslim melebihi keutamaan mempelajari 
Al-Guran. Sebagaimana sabda Nabi ShallAllohu “alaihi wa sallam, yang artinya: “Sebaik-baik 
kamu adalah orang yang mempelajari Al-Gur'an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari). 


Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, yang artinya: “Bacalah Al-Guran, sesungguhnya Al- 
Guran itu akan menjadi syafa'at di hari @iyamat bagi yang membacanya (ahlinya).” (HR. Muslim). 
Wajib bagi kita menghalalkan apa yang dihalalkan Al-@uran dan mengharamkan apa yang 
diharamkannya. Diwajibkan pula beradab dengannya dan berakhlag terhadapnya. Untuk 
mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Guran, di saat membaca Al-@uran 
seorang Muslim perlu memperhatikan adab-adab yang akan disampaikan pada tulisan berikut ini. 


Agar membacanya dalam keadaan yang sempurna, suci dari najis, dan dengan duduk yang sopan 
dan tenang. Dalam membaca Al-Guran dianjurkan dalam keadaan suci. Namun apabila dia 
membaca dalam keadaan najis, diperbolehkan dengan Ijma' umat Islam. Imam Haromain 
berkata: orang yang membaca Al-@uran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan 
hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. (At-Tibyan, hal.58-59). 


Membacanya dengan pelan (tartil) dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. 
Rasulullah ShallAllohu “alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: “Siapa saja yang membaca Al- 
Guran (khatam) kurang dari tiga hari, berarti dia tidak memahami” (HR. Ahmad dan para 
penyusun Kitab-KitabSunan). Dan sebagian kelompok dari generasi pertama membenci 
pengkhataman Al-@uran sehari semalam, dengan dasar hadits di atas. Rasulullah telah 
memerintahkan Abdullah Ibnu Umar untuk mengkhatamkan Al-@ur'an setiap satu minggu (7 hari). 
(Muttafag Alaih). Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin 
Tsabit g, mereka mengkhatamkan Al-Gur' an sekali dalam seminggu. 


Di dalam sebuah ayat Al-@uran, Alloh Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambaNya 
yang shalih, yang artinya: “Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan 
mereka bertambah khusyu' (AS. Al-Isra': 109). Agar membaguskan suara di dalam membacanya, 
sebagaimana sabda Rasulullah ShallAllohu 'alaihi wa sallam, yang artinya: “Hiasilah Al-Guran 
dengan suaramu” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim). Di dalam hadits lain dijelaskan: “Tidak 
termasuk umatku orang yang tidak melagukan Al-Gur'an” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 


Maksud hadits di atas, membaca Al-@ur'an dengan susunan bacaan yang jelas dan terang 
makhroj huruf nya, panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 143 ) 


Tajwid. 


Membaca Al-@uran dimulai dengan Isti'adzah.Alloh Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang 
artinya: “Dan bila kamu akan membaca Al-Gur'an, maka mintalah perlindungan kepada Alloh dari 
(godaan-godaan) syaithan yang terkutuk” (AS. An-Nahl: 98). Apabila ayat yang dibaca dimulai dari 
awal surat, setelah isti'adzah terus membaca Basmalah, dan apa bila tidak di awal surat cukup 
membaca isti'adzah. Khusus surat At-Taubah walaupun dibaca mulai awal surat tidak usah 
membaca Basmalah, cukup dengan membaca isti'adzah saja. 


Membaca Al-Guran dengan berusaha mengetahui artinya dan memahami inti dari ayat yang 
dibaca dengan beberapa kandungan ilmu yang ada di dalam nya. Firman Alloh Ta'ala, yang 
artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-@uran, ataukah hati mereka terkunci? 
(AS. Muhammad: 24). Membaca Al-Gur'an dengan tidak mengganggu orang yang sedang shalat, 
dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. 
Bacalah dengan suara yang lirih atau dalam hati secara khusyu'. Rasulullah ShallAllohu 'alaihi wa 
sallam bersabda, yang artinya: “Orang yang terang-terangan (di tempat orang banyak) 
membaca Al-Gur'an, sama dengan orang yang terang-terangan dalam shadagah” (HR. 
Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad). 


Dalam hadits lain dijelaskan, yang artinya: “Ingatlah bahwasanya setiap hari dari kamu munajat 
kepada Rabbnya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu 
dari kamu tidak boleh mengangkat suara atas yang lain di dalam membaca (Al-Guran)” (HR. Abu 
Dawud, Nasa'i, Bai hagi dan Hakim), ini hadits shahih dengan syarat Shaikhani (Bukhari-Muslim). 


Jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan tersebut sia-sia karena kita tidak mengindahkan 
sunnah Rasulullah dalam melaksanakan ibadah membaca Al-Guran. Misalnya, dengan suara 
yang keras pada larut malam, yang akhirnya mengganggu orang yang istirahat dan orang 
yang shalat malam. Dengarkan bacaan Al-@uran. Jika ada yang membaca Al-Guran, maka 
dengarkanlah bacaannya itu dengan tenang, Alloh Ta'ala berfirman, yang artinya: “Dan tatkala 
dibacakan Al-Guran, maka dengar kanlah dan diamlah, semoga kamu diberi rahmat” (AS. Al- 
N'raaf: 204). 


Membaca Al-Gur'an dengan saling bergantian yang bertujuan untuk pendidikan atau mempelajari 
Al Guran. Yang mendengarkannya harus dengan khusyu' dan tenang. Rasulullah bersabda, yang 
artinya: “Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Alloh, mereka membaca Al- 
Guran dan saling mempelajarinya kecuali akan turun atas mereka ketenangan, dan mereka 
diliputi oleh rahmat (Alloh), para malaikat menyertai mereka, dan Alloh membang-ga-banggakan 
mereka di kalangan (malaikat) yang ada di sisiNya.” (HR. AbuDawud). 


Setiap orang Islam wajib mengatur hidupnya sesuai dengan tuntunan Al-Guran dan harus 
dipelihara kesucian dan kemuliaannya, serta dipelajari ayat-ayatnya, dipahami dan dilaksanakan 
sebagai konse kuensi kita beriman ke-pada Al-Guran. (Minhajul Muslim, Figih Sunnah, At-Tibyan 
Fi Adaabi Hamlatil Guran). Sumber : http://cintaislam.wordpress.com/2007/07/06/adab-adab- 
terhadap-al-guran/ 


Kaka Atsaury 


Tambahan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 144 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


" Meletakkan Al-Guran dengan bagian Al-Fatihah di atas. 


" Jangan membawa Al-Guran ke negeri musuh Islam. Ditakutkan Al-Guran akan dirusak oleh 
mereka. (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah). 


" Jangan berdebat dengan Al @ur'an. (Baihagi, Ibnu Majah, Hakim). “ Dikhawatirkan, argumen Al- 
@uran yang diajukan, ditolak oleh lawan bicara kita, berarti secara tidak langsung ia sudah 
menolak Al Guran. Dan berdebat itu sendiri sangat tidak disukai oleh agama. Bahkan dianjurkan 
untuk menghindari perdebatan walaupun merasa benar. 


" Seseorang yang sudah menghafal Al-Guran atau sebagian ayat Al-Gur'an, jangan mengatakan, 
“Aku lupa ayat ini...”, tetapi katakanlah, “Aku dilupakan oleh Allah ayat ini..”. (Bukhari, Muslim, 
Tirmidzi, Ahmad). 


" Orang-orang yang tidak boleh memegang Al-@uran, ialah: Orang junub, Orang haid, Orang 
nifas, Orang kafir. 


" Jangan menyelonjorkan kaki ke Al-@ur'an atau menyentuhnya dengan kaki. (Abu Nasir). 
" Al-Gur'an tidak boleh dipakai bantal atau alas. (Thabrani, Baihagi). 

" Al-Gur'an tidak boleh dilangkahi. (Ibnu Hajar Asgalani). 

" Umar ra. senang jika melihat orang yang membaca Al Guran memakai baju putih. (Malik). 


" Ketika khatam dari tilawah Al-@uran disunnahkan agar : 
a. Memperbanyak takbir dan tahmid. 
b. Mengumpulkan keluarga dan doa bersama-sama. (Ibnu Najar). 


3874. ADAB MEMBACA AL GUR'AN 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad El Andalusy 
Assalaamu alaikum, mau tanya, Adab-adab membaca al guran apa aja yah? nuwun .. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam. Saya kutipkan kitab tafsir al gurtubi (1/41-42) : Tata krama/Adab membaca 
algur'an dari kitab nawadirul ushul karangan imam turmudzi al hakim. 


Ly YP aras NI OLI To3 ed 1 Jail polos WI JUL uc gala S0 dl JB 
Termasuk menghormati algur'an adalah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. 


Pleb ale gag oli Ul dio 3 Yog . 
Termasuk menghormati algur'an adalah ketika membacanya dalam keadaan suci. 
ata lb 9D Sl 08 Lubud Il ul dio 3 yog . 
Termasuk menghormati algur'an adalah bersiwak terlebih dahulu agar mulutnya menjadi wangi, 
karena mulut adalah jalannya membaca. 


pisau lo ldgalig dg sel « ULII Gb yo Job #Salgal Ul : elo yul ox a0 JB 
Yazid bin abi malik berkata, "sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan dari jalannya algur'an, 
maka sucikan dan bersihkanlah dia semampu kalian." 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 145 ) 


Termasuk menghormati algur'an adalah memakai pakaian sebagaimana ketika memakai pakaian 
ketika mau masuk ketempatnya pemimpin, karena sesungguhnya dia sedang bermunajat. 


deli abal Jati ul dio 5 yog 
Termasuk menghormati algur'an adalah ketika membacanya menghadap ke arah giblat. 


abal Jitiul9 Saiyl9 yadg mic! | 8 ISI Well gl US9 
Abul 'aliyah dulu ketika mau membaca algur'an beliau mengenakan serban, mengenakan pakaian 
yang bagus dan menghadap kiblat. 


Bui lo A00) Ul Wo 3 0g . 
Dan termasuk menghormati alguran adalah berkumur setelah mengeluarkan dahak. 


uli yo VII, « aliog A5 Hblko 983 LS ISI WN Sel all uc sluay ul cbs ISI dio 3 yog 
Termasuk menghormati alguran adalah menghentikan membaca ketika sedang menguap, karena 
saat itu dia sedang bermunajad dengan Tuhannya, dan menguap adalah dari syetan. 


9 ulang do Sc J3 . dil UH si lubi Ul ye elo UI Lis culg cwebs ISI : salao JB 

olbsl NNSI Jesll sll . 
Mujahid berkata, " jika engkau menguap dan saat itu engkau sedang membaca alguran maka 
hentikanlah membacamu karena menghormati alguran hingga hilang menguapmu.". Ikrimah 
berkata : " yang dimaksud dari pekerjaan itu (menghentikan membaca ketika menguap) adalah 
mengagungkan thd algur'an. 


US ul yan Jl WI aw D9 «m5 Jl Usil yo del al ulu sis JUL Sugiwu Ul Vio,» og 

gb Cus yo al om#l Jgl yo disl)3 slaul . 

Termasuk menghormati algur'an adalah membaca ta'awudz ketika mulai membaca dan juga 
bismillahirrohmanirrohiim jika dimulai dari awal surat atau dari mana saja sampainya. 


D)92D US yo mao SU delud Aclu Labu JJ isl 99 Asi ISI dio» yog 
Termasuk menghormati algur'an adalah ketika membacanya tidak memutus bacaan sebentar- 
sebentar dengan diselingi kalam anak adam tanpa keadaan darurat. (jangan sambil ngobrol) 


lak Ai Jl5 Ss Jas Isl UN 3 @ulgsu dalsnd JS ss le gbi Y sis Girl alta ul io 3 0g 

sal 99 Sesal SI Hei NI . 

Termasuk menghormati alguran adalah membacanya di tempat yang sepi hingga tidak ada 

seorangpun yang memutus bacaan tsb dengan obrolan yang bisa menyebabkan bercampurnya 

bacaan alguran dengan menjawab obrolan tadi, karena sesungguhnya jika dia melakukan hal tsb 
maka hilanglah faedah ta'awudz yang diminta ketika pertama kali membaca tadi. 


Ii sig Jaw sig oi Je oli Ul io 3 og 
Termasuk menghormati alguran adalah membacanya dengan pelan, tidak tergesa2 dan 
memperhatikan tajwidnya. 


U cably lo Jisy s5 Ang39 Add A9 Jogiwy ul dio 5 yog 
Termasuk menghormati alguran adalah ketika membacanya menggunakan hati dan 
memahaminya hingga mengetahui apa yang di bicarakan tsb. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 146 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


laa call Ol ade S3 lg «ALA yo lang oles WI adl UE ud sol Al dc Ht Ul dio 5 03 

dip JL. 

Termasuk menghormati alguran adalah berhenti ketika sampai pada ayat tentang janji kemudian 

mengharap kepada Allah dan meminta anugrahNya, juga berhenti ketika sampai ayat ancaman 
kemudian meminta pertolongan Allah darinya. 


coli yag H3 IG UI « lolos badL ANJI 5 ya 05 ISI yo Kis H3 JSI Soda Ul dio 5 yo9 
Termasuk menghormati algur'an adalah menempatkan bacaan huruf pada tempatnya sehingga 
kalimatnya menjadi jelas dengan lafadz yang sempurna, karena sesungguhnya setiap huruf 
mendapat balasan sepuluh kebaikan. 


Ih ade Aging «- alug Ale Al olao - gu JI EU Aging «7 Grnay Ul Wel)3 cugiil ISI dio 3 yog 

wd yo dd dls yg «el, calag ls K0 1 Jo, GS Gl 
Termasuk menghormati alguran adalah ketika telah selesai membaca dia membenarkan 
Tuhannya, bersaksi telah disampaikannya kepada utusanNya, dan bersaksi bahwa hal itu adalah 
hag.maka dia mengucapkan " shodagta robbunaa, wa ballagta risalaka, wa nahnu alaa dzaalika 
minasy syaahidiin." 


dg ale Il alo - Jl Jaw ye W S9, vb : d8 29m JS yo SI basil) NI ol,3 Isl dio,» Yos - 

HS do gal IR ol 208 5 Lis dog JS yo LA 989 Jd D0 dil 
Termasuk menghormati algur'an adalah ketika membacanya tidak mengambil ayat-ayat dari setiap 
surat kemudian membaca ayat-ayat tsb.karena diriwayatkan kepada kami dari nabi shollallohu 
'alaihi wasallam bahwa sesungguhnya nabi lewat bertemu dengan bilal yang sedang membaca 
sedikit ayat dari setiap surat kemudian nabi memerintahkan untuk membaca satu surat 
seluruhnya. 


Sila Ulle bol 3S va SI yo Lia A98 221 Ng « Logiuio S3 NI Sowogll 2.53 ISI dio» Yos 

dye al US lace «UII 

Termasuk menghormati alguran adalah ketika meletakkan mushaf tidak ditinggalkan dalam 

keadaan tersebar/terbuka, dan tidak meletakkan sesuatu diatasnya misalnya kitab-kitan yang lain, 
jadi selamanya dia berada diatas semua kitab yang lainya, baik itu kitab ilmu atau selainnya. 


USA AsuAy 9 Ay Cw mad lc gl ol 3 ISI 05 4 ALA Ul dio 3 yog 
Termasuk menghormati alguran adalah meletakkan dipangkuannya ketika membaca , atau diatas 
sesuatu di hadapannya, dan jgn meletakkannya di bawah. 


Club sdg Ul elok alus Isl Wo, 03 » slab auto 19 Glowb sll up agam VI dio 3 03 
Mills (sinta UP pagi Alli yo Ul yo USG « do5 Ulusll el) UI « Lagi will RIlgollg « sSlgall yo 


Termasuk menghormati algur'an adalah tidak meleburnya dari papan menggunakan ludah tetapi 
dicuci saja menggunakan air, ketika membasuhnya menggunakan air maka jagalah dari tempat- 
tempat najis, dan tempat-tempat yang di injak karena sesungguhnya air bekas basuhan tsb itu 
juga terdapat penghormatan baginya, dulu orang-orang sebelum kita dari ulama' salaf sebagian 
mereka ada yang menggunakan air basuhan algur'an untuk kesembuhan. 


Jha NI sumiiwd su: Jai suugo gal US 1 250 Sonooll 8 JAN yo doll yo logo Wlsu NI Gio 3 03 
B0 GUY XS dagu JS. 


Termasuk menghormati alguran adalah jangan sampai dalam sehari dari hari-harinya itu tidak 
melihat mushaf walaupun cuma sekali,abu musa pernah berkata, " ssungguhnya aku malu jika 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 147 ) 


tidak melihat perjanjian Tuhanku setiap hari walupun cuma sekali." 


seal Raba asah golf Sa alias Uas en lha ol is 3 
S 533 candi cus ball 43 alas BI « adil dl 5938 Ml gauy aild UB Lg ye O,3 II! yuall 
ha cos og lal ya So. (NS lala aa isI 8 UIS9 5 el ol elg el gd LS al 
JB iolasdl co Lglass pie label ! - plug aula Al cadas - AI Iga) JB 1 JB SIN tw yul ye 
Js2So Sg53  dilac sc okuc “Ig A8 SiuJly Souagll 49 Jul : JB $ toll 0 lalin log dll Jowo 
baal Gel Sasa elsa sal ala al Je JB sell 2 isl de 


Termasuk menghormati algur'an adalah memberikan bagiannya kedua mata dari algur'an, karena 
sesungguhnya mata juga bisa sampai ke hati, dan diantara nafs dan hati terdapat penghalang 
sedangkan algur,an berada di hati, ketika membacanya dengan hafalan sesungguhnya dia 
memperdengarkan telinganya dan bisa sampai ke hatinya, dan ketika membacanya sambil melihat 
tulisan maka mata dan telinga sama-sam mendapatkan bagiannya dan ini lebih sempurna dalam 
menyampaikannya ke hati.diriwayatkan dari zaid bin aslam bahwa Rasul shollallohu alaihi 
wasallam bersabda, " berikanlah bagiannya mata kalian dari ibadah "para sahabat berkata, " 
wahai Rasululloh, apa bagianya dari ibadah ?"rasul menjawab " melihat mushaf ketika membaca, 
mentafakkuri dan mengambil pelajaran pada keajaiban-kewajibannya."makhul meriwayatkan dari 
ubadah bin shomit, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda," sebaik-baik ibadahnya 
umatku adalah membaca alguran dengan melihat" 


abs Il abubsi Jlsy ul Wo 5 Yos 
Termasuk menghormati algur'an adalah memperbesar tulisannya ketika menulisnya. 


elgtuull Ro-09 sala ball Jol90 53 X9 Slgwdl 9d Li VI dio 5 yog 
Termasuk menghormati algur'an adalah tidak membacanya di pasar-pasar,di tempat-tempat yang 
gaduh tempat-tempat guyonan dan tempat-tempat berkumpulnya orang-orang bodoh. 


Jalu ul alyi ISP aslo dl Uno Yg « We dnisu X9 Sonooll Mug YI dio,» yog . 
Termasuk menghormati algur'an adalah tidak menjadikan mushaf sebagi bantalan atau pegangan 
terhadapnya, juga dilemparkan kepada temannya ketika dia mau menyerahkannya. 


Termasuk menghormati algur'an adalah tidak mencampurinya dengan tulisan yang selainnya. 


kuala 4 lalsd Hd LS) Ng LdL alay NI dio 5 03 
Termasuk menghormati alguran adalah tidak mengiasinya dengan emas atau menuliskannya 
dengan emas maka bisa menyebabkan tercampur denganhn perhiasan dunia. 


us Ula Jb3 « wall Wb - aku g ale Al alun - al Jam) 00 yA) ale La NI Mio 5 og 
a2n590 XI Al UliS Igsussi N Ian Je3 yo WI ud : JBS $ Sd aga MS Jl OLS yo: JBS Isa bo: bad 
Termasuk menghormati algur'an adalah tidak menuliskannya di atas tanah,suatu kali Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam lewat dan melihat tulisan di atas tanah, kemudian beliau berkata 
kepada seorang pemuda dari banu hudzail ," apakah ini ?"dia berkata, " ini dari kitab Allah, yang 
ditulis oleh seorang yahudi."Rasul berkata, " semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal 
ini, janganlah kalian meletakkan kitab Allah kecuali pada tempatnya". Dan masih banyak lagi 
kehormatan algur'an yang perlu dijaga... Wallohu a'lam bis showab. (MHZ) 


LINK DISKUSI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 148 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/9202367213324 70/ 
www.fb.com/notes/928657537157055 


0060. Tulisan Aur'an Dalam HP Apakah Termasuk Mushaf 
? 
PERTANYAAN : 


Yons Yons Kharisma 


assalamu'alaikum...mau nanya ne pak ustad....di hp saya tu kan ada applikasi al-gur'an kamil..., 
kalo saya mau baca apakah harus berwudlu dulu, di al-guran dikatakan 'la yamassuhu Illal 
mutahharuun' maksudnya yang harus suci kalau yang di pegang al-guran,tapi kalau hp yang ada 
applikasi al-gurannya apa harus sama demikian,terus bagaimana kalau terbawa ke wc...terima 
kasih sebelumnya.. 


Mch Imbron Jb 


ASSalamu'alaikuuumm ustd semuanya.. numpang nanyak nih, begini ceritanya, saya lagi 
menjalani kodhil hajeh / buang air besar, dan hp saya, nada deringnya surat ya sin, tiba-tiba lagi 
enak-enak nongkrong ada bel, secra otomatis hp pasti bunyi, dan gmna menurut pendapat kalian 
semua ?? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Kalau memegang tulisan alguran yang ada pada layar Hp atau PC memang tidak masalah tanpa 

adanya wudhu karena tulisan alguran yang ada dalam HP/PC hanya merupakan pancaran yang di 
hasilkan dari sinar bukan tulisan 

GA URUS Aga Lag «Lean pon DA JL Bel kak SO Lea ping Ka le OA adi Pal aa dapa 

PAN JP dana Pa US PAS JI Boy op OLI Sp 2.po (Je paka 

Tuhfah Almuhtaaj 11/132 


Menurut Sayyid Almaliki sebenarnya penggunaan nada dering memakai ayat guran tidak 
diperkenankan karena bisa menimbulkan unsur IHAANAH (penghinaan) pada Al-guran, belum lagi 
bila yang memakai nada dering tersebut tidak tahu cara pemenggalan ayat yang benar saat 
mengangkat telpmenerima SMS (karena seperti nada dering ayat kursi, ngga mungkin to kita 
selesaikan satu ayat lengkap kemudian baru terima telp) atau dikhawatirkan juga terjadi hal seperti 
pertanyaan Kang Mch Imbron Jb diatas,.. "Bacaan yasin berkumandang di WC" Hehehe 


0124. Membuka Lembaran Al-Our'an Dengan Ludah 
PERTANYAAN : 
Ibnu Tsauban 


Bagaimanakah hukumnya membuka lembaran Al-guran dengan telunjuk yang dibasahi dengan 
ludah supaya dengan mudah membukanya ? Mohon pencerahannya.. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 149 ) 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


"Al Imam Ibnu Hajar dalam Al- Hawasyi Madaniyah menjelaskan tentang keharaman hal tersebut" 
WII El wali AL 


dl Hewan Pel at II Ela ntb Ill PASI Ga dalem Lima Sma PR AA cl sr) CL sb 33 

DI Eka WEI Lala abi din Jaka CL Gal Her ISI Lal Ah Soga Gay PI IS OS Le NU, J3 ol. 
Diharamkan menyentuh mushaf dengan tangan yang ada air ludahnya. Karena tidak 
diperbolehkan air ludah mengenai dari bagian-bagian mushaf. Keharaman di atas apabila tangan 
tersebut masih basah dengan air ludah hingga dapat membasahi mushaf. Namun, jika air ludah 


tersebut sudah kering dan tidak membasahi mushaf, maka tidak diharamkan menyentuh mushaf 
dengan tangan tersebut.. | Al- Hawasyi Madaniyah/juz 1/hal 116 |. 


Davien Ahmed El-iroby 


Iya betul tu Haram jika membasahi mushaf Al-guran, cek saja di Tarsyih 26 dan busral- karim juz 
1, hal- 28 


Masaji Antoro 


Khilaf,.. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, sedang menurut Imam Romli boleh asal bertujuan 
untuk mempermudah membukanya dan tidak ada maksud menghinanya. 


HI Bt Ab tag oa Se BUAS Ba ata UL Spm da Se ai Ih. 
Ag ah pa Hp AAN SE HN pa JK ah NU Yi IA JA SA 
Sean Opa iya tega Ola cg lal pu M 35 
Dalam Kitab @olyubi ala Almahalli dikatakan “Boleh membuka al@uran dengan jari yang diberi 
ludah asalkan tidak menimbulkan penghinaan karena dapat mempermudah, Sedang dalam 
Fatawy Aljamaal Arromli kebolehan tersebut bila bertujuan mempermudah membukanya. Dalam 
Fataawa Assyaarih dijelaskan “Haram memegang mushaf dengan jemari yang dibasahi ludah 
karena HARAM hukumnya mendatangkan sesuatu dari ludah pada bagian sekecil apapun dari 
mushaf. | Tuhfah Al-Muhtaaj 11/150 1. 
0142. Surah al-Fatihah : Keragaman dan Ikhtilaf dalam 
Penamaannya 


Oleh : 0! oa 
Surat al-Fatihah merupakan surat pertama (pembuka) yang ada dalam al-@uran. Terkait 


namanya, Imam al-Baghawiy (w. 516 H) menyebutkan dalam Ma'alimut Tanzil bahwa surat al- 
Fatihah memiliki 3 nama yaitu Fatihatul Kitab, Ummul Gur'an dan as-Sab'u al-Matsaniy. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 150 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


su lg cola es «ASI Fear 1289 aa ee BY UB, 


Imam an-Naisaburiy mengatakan bahwa jumlah nama surat al-Fatihah adalah banyak, ada sekitar 
13 nama yang beliau sebutkdan dalam tafsirnya yaitu Fatihatul Kitab (assl8 wUSII), surah al-Hamd 
(b5.9w SesJI), Ummul kitab dan Ummul Gur'an (al ULSII sl9 Ull), as-Sab'u al-Matsaniy (sll 
will), a-Wafiyyah (asl 3Jl), al-Kafiyyah (&8ISII), asy-Syifa' dan asy-Syafiyah (sll dSlaJI9), al- 
Asas (wwlwXl), ash-Shalah (5Yuall), surah Ta'limul Mas'alah (3, misi Jludl), surah al-Kanz 
(do.sm SSI). 


Imam ar-Raziy juga menuturkan bahwa nama surah al-Fatihah adalah banyak. Nama-nama yang 
beliau sebutkan dalam kitabnya antara lain : Fatihatul Kitab , surah al-Hamd, Ummul Gur'an, as- 
Sab'u al-Matsaniy, al-Wafiyyah, al-Kafiyyah, al-Asas, asy-Syifa', ash-Shalah, as-Sual (Jl ml), 
surah asy-Syukr (5, gw Sall), surah ad-Dua' (3, gw slcall). 


Sedangkan Imam al-Gurthubiy (w. 671 H) menyebutkan 12 nama yaitu ash-Shalah (5uall), al- 
Hamd (sesJl), Fatihatul Kitab (asi8 LLSII), Ummul Kitab (al wlSII), Ummul Guran (sl ul dJl), al- 
Matsaniy (yilidl), al-Guran al-Adzim (ulll abdi), asy-Syifa' (sell), ar-Rugiyyah (8 Jl), al- 
Asas (uulw Xl), al-Wafiyyah (Sl JJI) dan al-Kafiyyah (“sISII). 


Penamaan "al-Fatihah" sendiri maksudnya adalah pembukaan al-Kitab (fatihatul kitab) hanya 
secara tulisan saja, yang merupakan bacaan pembuka di dalam shalat dan para sahabat memulai 
menulis mushhaf Imam dengannya. Ibnu Katsir (w. 774 H) menuturkan ini didalam tafsirnya. 


Nama ash-Shalah (5duall) sebagaimana disebutkan Imam al-@urthubiy, disebutkan pula oleh 
Imam Ibnu Katsir (w. 774 H), Imam an-Naisaburiy dan Imam Fakhruddin ar-Raziy : adalah 
berdasarkan firman Allah dalam sebuah hadits, 


SAS JA HA JB tenda Up) Ad Abel Salad JB IS Cena Ga Om) Cat BLAI nm 


"Aku bagikan shalat diantara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, apabila seorang hamba 
berkata, "al-Hamdulillahi Rabbil 'alamiyn", maka Allah berfirman : hamba-Ku telah memuji-Ku" 


Kata ash-Shalah dalam hadits ini maksudnya adalah surat al-Fatihah, begitulah yang dituturkan 
oleh Imam ar-Raziy dan Imam an-Naisaburiy. Menurut al-Imam an-Nasaiburiy, darinya juga dapat 
diketahui kewajiban membaca surat al-Fatihah didalam shalat. Dalam Tafsirul al-@ur'an al-'Adzim 
dikemukakan alasan penamaan ash-Shalah yaitu karena termasuk syarat dari shalat. Imam az- 
Zamakhsyariy didalam tafsir al-Kasyaf juga menamakan surat al-Fatihah dengan nama ash- 
Shalah sebagaimana penuturan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. 


Sedangkan nama surah al-Hamdu (3, 4 sosJI), karena didalamnya disebutkan lafadz al-Hamd, 
sebagaimana Ulama mengatakan surat al-A'raf, surat al-Anfal, surat at-Taubah dan 
seumpamanya. Alasan ini dikemukakan oleh Imam al-@urthubi dalam tafsirnya. Imam ar-Raziy 
mengatakan, sebab diawal-awalnya terdapat lafadz al-Hamd. Demikian juga Imam an-Naisaburiy. 


Dinamakan Fatihatul Kitab (a38 wLsII) karena Allah memulai pembukaan al-Guran dengan surat 
tersebut, Imam al-Baghawiy telah menuturkan alasan ini. Sedangkan al-Gurthubi mengatakan 
karena secara lafadz pembukaan bacaan al-Gur'an dimulai dengannya, secara tulisan penulisan 
mushhaf dibuka dengannya dan demikian juga pembukaan shalat. Imam an-Naisaburiy 
menambahkan, yaitu karena al-Hamd (surat al-Fatihah) merupakan pembuka setiap kitab 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 151 | 


sebagaimana pembuka pada al-Guran. Imam ar-Raziy mengatakan sebab dinamakan demikian 
karena pada al-Mushhaf juga Ta'lim (pengajian) dibuka dengannya, termasuk juga didalam shalat. 
Dikatakan juga, karena merupakan surat yang pertama kali diturunkan dari langit. Ibnu Katsir 
menuturkan 3 pendapat terkait masalah ini, ada yang mengatakan (Oil) surat al-Fatihah adalah 
surat yang pertama kali turun sebagaimana riwayat didalam kitab Dalailun Nubuwwah lil-Baihagiy, 
(gil) pendapat lainnya mengatakan yang pertama kali turun adalah surat al-Muddatstsir, namun 
yang shahih menurut Ibnu Katsir, yang pertama kali turun adalah surat al-'Alag. Al-Gurthubi 
mengatakan bahwa tidak ada perselisihan diantara Ulama mengenai penamaan ini. 


Penamaan Ummul Kitab dan Ummul @ur'an menurut al-Baghawiy karena merupakan pokok 
(dasar) al-Auran yang merupakan permulaan al-Auran. Sedangkan menurut al-@urthubiy, nama 
Ummul Kitab (al wlisJI) merupakan nama yang diperselisihkan. Jumhur "Ulama memperbolehkan 
penamaan tersebut, sedangkan Anas, al-Hasan dan Ibnu Siyrin tidak menyukainya. Ibnu Katsir 
juga mengemukakan hal ini, disebutkan juga didalam kitab al-Muharrar al-Wajiz. al-@urthubiy 
menyebutkan alasan kenapa mereka tidak menyukai penamaan Ummul kitab sebagai berikut, 


oa ost dy Kotim al, ASI Aa MAN IP 3 Ike AN JB LAN INN ASI A1 ob! Ju 
KASI AP aa 3 dbs BIJB Sapi og pal ASI G3 aa, 


"al-Hasan berkata, Ummul Kitab adalah Halal dan Haram, Allah berfirman : Ayat-ayat Muhkamaat 
adalah Ummul Kitab, dan yang lainnya adalah Mutasyabihat" (AS. Ali Imran : 7). Anas dan Ibnu 
Siyrin berkata, Ummul Kitab adalah nama al-Lauh al-Mahfudz, Allah berfirman : "Sesungguhnya 
(al-Guran) itu di Ummul Kitab" (AS. az-Zukhruf : 4)." 


Kata "Ummul Kitab" pada AS. az-Zukhruf : 4, didalam beberapa kitab tafasir memang ditafsirkan 
sebagai Lauh Mahfudz, semisalnya dalam tafsir Jalalain, 


L yi CI IS Ie edar tah 
"di Ummul Kitab) pokok al-Kitab yaitu al-Lauh al-Mahfudz". 
al-Baghawiy didalam Ma'alimut Tanzil 
ASI et INI pi ialah JB byk ml OA IP Ola ga Ch 


"dan sesungguhnya! yakni al-@uran (di Ummul Kitab) didalam al-Lauful Mahfudz. Gatadah 
berkata, Ummul Kitab adalah ashl (pokok) al-Kitab" 


asy-Syaukaniy didalam Fathul Gadir, 
bia CN Bl ag it adas 
"yakni al-@ur'an yang ada di Lauh Mahfudz" 
Ibnu Katsir didalam Tafsirul Gur'an al-'Adzim, 
An) Curl ol JB bini Cl to aj orasi an 


"dan sesungguhnya! yakni al-@uran idi Ummul Kitab: maksudnya al-Lauful Mahfudz, ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 152 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid". 


Dan berbagai kitab tafsir lainnya menyebutkan hal yang sama, namun ada juga yang mengatakan 
(Ail) Ummul kitab adalah ayat-ayat Muhkamat berdasarkan AS. Ali "Imran diatas, pokok (ashl) al- 
Kitab seperti pendapat Gatadah dan lain sebagainya. 


Mengenai perselisihan penamaan "Ummul Kitab", Ibnu Katsir juga menyebutkannya dalam 
kitabnya berkaitan dengan al-Hasan dan Ibnu Siyrin. 


US Ig ES Agar Ill ILY: ym IEy Si bl US UI Hoa calg gel JL 


"al-Hasan dan Ibnu Siyrin berkata, sesungguhnya itu (Ummul kitab) adalah Lauh Mahfudz, dan al- 
Hasan juga berkata, ayat-ayat Muhkamat itu adalah Ummul Kitab, oleh karena itulah tidak 
menyukainya" 


Imam Bukhariy menyebutnya dengan nama Ummul Kitab karena penulisan didalam al-Mushhaf 
dimulai dengannya dan juga pembacaan didalam shalat dimulai dengannya. Dikatakan (Ai), 
bahwa dinamakan Ummul kitab karena semua makna al-Guran merujuk kepada apa yang 
terkandung didalamnya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibnu Katsir, sebelumnya juga disebutkan 
oleh al-@urthubiy dan disebutkan pula didalam al-Muharrar al-Wajiz. Ibnu Abbas termasuk yang 
menamakannya sebagai Ummul Kitab. 


Mengenai Ummul Guran (si uLdJl), walaupun sebenarnya Ulama ada yang tidak memisahkan 
antara Ummul Kitab dan Ummul Gur'an. Namun dalam tafsir al-Gurthubiy, nama ini dipisah akan 
tetapi dikomentari sama. Imam al-@urthubiy menuturkan, Ulama juga berselisih dengan nama ini. 
Jumhur Ulama memperbolehkannya, sedangkan Anas dan Ibnu Siyrin tidak menyukainnya. 
Didalam kitab al-Muharrar al-Wajiz, perselisihan ini juga disebutkan. Hadits-hadits yang tsabit 
telah membantah goul keduanya tersebut, diantaranya riwayat Imam at-Turmidziy dari Abu 
Hurairah, 


KA mag dea AI el Al Syry JB JB Ta IP AA ye S3 Il ud oo AA da gl Wake GA UAS La 
TPL ya Ca Jika Camat yel JB BI melly PSI ey OT eh 

"Mengabarkan kepada kami Abdu bin Hamaid, mengabarkan kepada kami Abu 'Ali al-Hanafiy dari 
Ibnu Abi Di'b dari al-Magburiy dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi 


Rabbil 'Alamiyn adalah Ummul Guran, Ummul Kitab dan as-Sab'ul Matsaniy". Abu 'Isa berkata, 
hadits ini Hasan Shahih" 


Hadits diatas disebutkan oleh al-@urthubiy dan Ibnu Katsir didalam kitab tafsir keduanya. Imam 
Ahmad bin Hanbal didalam Musnadnya menuturkan riwayat yang sama. 


OVAN pia AB JB kang del AI lho Al Sy GEA El 9P Sail ye S3 Ul ul lil JB yag ya Jaten Ui 
gel Sell SESI el, 


"Mengabarkan kepada kami Isma'il bin Umar dari Ibnu Abi Di'b dari al-Magburiy dari Abi Hurairah 
berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiyn adalah Ummul Gur'an, Ummul Kitab 
dan as-Sab'ul Matsaniy". 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 153 ) 


Demikian juga didalam Sunan ad-Darimiy (3437), 
GEN pel SSI el OLI ad KI Sgp JB JET A 3 ri LS uan HM ds jl Urat 


"Mengabarkan kepada ku Abu "Ali al-Hanafiy, mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Di'b dari al- 
Magburiy dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda "al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiyn adalah 
Ummul Guran, Ummul Kitab dan as-Sab'ul Matsaniy". 


Yahyah bin Ya'mar berkata, "Ummul @uraa adalah Makkah, Ummu Khurasan adalah Marw dan 
Ummul Guran adalah al-Hamd". al-Hasan bin Abi al-Hasan berkata, namanya adalah Ummul 
Gur'an. Hal ini disebutkan didalam al-Muharrar al-Wajiz. 


Terkait dengan nama Ummul Kitab dan Ummul Gur'an, Imam an-Naisaburiy juga mengemukakan 
alasan penamaannya yaitu karena surah al-Fatihah merupakan ashl (pondasi) dari al-@ur'an dan 
ashl (pondasi) kitab-kitab yang diturunkan, terdiri atas masalah al-llahiyyah (ketuhanan), hari 
pembalasan (al-ma'adz), penetapan Gadia', Gadar dan Nubuwwat. Juga karena didalam surah al- 
Fatihah terdapat apa yang terkandung dalam kitab-kitab samawiyah, seperti pujian kepada Allah, 
penghambaan kepada Allah dan keta'atan, hal-hal yang mukasyaf (tersembunyi) dan yang 
nampak, atau karena maksud dari seluruh ilmu adalah untuk mengetahui hal-hal rububiyah dan 
'Ubudiyyah, semua itu terkandung dalam surah al-Fatihah, atau juga karena surah al-Fatihah 
merupakan surah yang paling mulya sebagaimana Makkah yang merupakan Ummu Gura, paling 
mulya negeri. 


Imam ar-Raziy bahkan lebih memperinci lagi mengenai penamaan diatas dengan menuturkan 
beberapa pendapat mengenai hal itu. Pertama, penamaan Ummul @ur'an karena merupakan 
induk hal-hal yang pokok, berisi mengenai maksud-maksud yang terkandung didalam al-Gur'an 
seperti masalah Ketuhanan, hari pembalasan, Nubuwwah dan ketetapan Gadla' Gadar Allah. 


Ap DAN de Jap | sad pg MIL Spy AYI de Jae GAN AI) dab id: 
meta! Bl hal Utah H1 jay C2 jab Al eni JSI Of OLI Uaey abg pdl abi de Jas | Urat Buy Ai SU) 
Apa day oydy Al ela3 SUS) de Wal Jaa | Ol Yy ale enak pE eale Carl all bl ne 


"fal-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin, ar-Rahmaan ar-Rahiim! menunjukkan atas ketuhanan (ilahiyyah), 
(Maliki yaumiddiinh menunjukkan hari Pembalasan (hal-hal ghaib), (Iyyaaka na'budu wa iyyaaka 
nasta'iinh menunjukkan atas penafian adanya kediktatoran (pemaksaan) dan kebebasan hakiki, 
padanya terdapat ketetapan yang semuanya berdasarkan @adla dan @adar Allah. (Ihdinash 
shirathal mustagiim....) menunjukkan atas Gadla' Gadar Allah dan juga Nubuwwat. 


Kedua, bahwa seluruh kitab-kitab Ilahiyah mengandung 3 hal yang semua terkandung didalam 
surat al-Fatihah yaitu tentang pujian kepada Allah dengan lisan, terkait penghambaan dan 
ketaatan dan hal-hal yang tidak nampak (kasyaf) dan yang nampak. Ketiga, penamaan surat ini 
dengan nama Ummul Kitab : sesungguhnya karena tujuan dari seluruh ilmu-ilmu (pengetahuan) 
adalah mengetahui tentang hal-hal Rububiyyah dan mengetahui tentang 'Ubudiyyah dan semua 
itu juga terkandung dalam surah al-Fatihah. Keempat, sesungguhnya didalamnya terdapat ilmu- 
ilmu basyariyah : untuk mengetahui dzat Allah, sifat-sifat Allah dan af'al Allah, semua itu terkait 
dengan ilmu ushul (pokok), adapun mengetahui hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban 
kepada Allah, terkait ilmu furu' (cabang) dan lain sebagainya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 154 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al-Matsaniy (sulidl) juga merupakan nama surat al-Fatihah, penyebutan al-Matsaniy karena 
pembacaannya diulang-ulang pada setiap raka'at shalat, alasan ini dikemukan oleh al-Baghawiy 
dan juga al-@urthubiy. Imam al-Baghawiy menyebutnya dengan as-Sab'u al-Matsaniy (su! 
silidl), karena terdiri dari 7 ayat berdasarkan kesepakatan Ulama dan al-Matsaniy karena surat 
al-Fatihah diulang-ulang didalam shalat, yaitu dibaca pada setiap raka'at shalat. Ibnu Katsir 
mengatakan tidak ada perbedaan mengenai jumlah 7 ayat tersebut dan dituturkan didalam 
tafsirnya bahwa penyebutan as-Sab'u al-Matsaniy itu sah, walaupun ada makna lain selain yang 
demikian. 


Imam ar-Raziy menuturkan sebuah ayat berkaitan dengan nama as-Sab'u al-Matsaniy, 
el OLI, GUN oa lam SlsT ad), 


"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang (as- 
Sab'ul minal Matsaniy) dan al-Gur'an al--Adzim" (AS. al-Hijr : 87) 


Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam ar-Raziy sendiri mengatakan bahwa pengertiannya 
adalah 7 hal dari jenis perkara-perkara yang berulang-ulang, dan tidak ada keraguan bahwa 
kadarnya mujmal, tidak ada ketentuan tertentu kecuali dengan dalil-dalil yang terperinci. Oleh 
karena itu Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. @oul kebanyakan Mufassirin, itu 
adalah Fatihatul Kitab (surah al-Fatihah), pendapat ini dipegang oleh Sayyidina Umar, 'Ali, Ibnu 
Mas'ud, Abu Hurairah, al-Hasan, Abi al-'Aliyah, Mujahid, ad-Dlahak, Said bin Jabir dan Gatadah. 


Ur kena g Ima) Jake) All Ig gm) eh ss D gram pal deg aed yag SSI Ash BI nii ST 


2334 Ja 


Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi membaca surat al-Fatihah dan berkata, "itu adalah 
as-Sab'u al-Matsaniy". 


Imam ar-Raziy berpegang pada gaul yang menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah dan as- 
Samargandiy menyebutkan bahwa kebanyakan Ahl al-lIlmi mengatakan as-Sab'u al-Matsaniy 
adalah surat al-Fatihah. 


Pemilihan penafsiran bahwa as-Sab'ul minal Matsaniy adalah surah al-Fatihah adalah karena 
surah al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Adapun penamaan al-Matsaniy dalam ayat tersebut, terdapat 
beberapa gaul diantaranya karena surah al-Fatihah dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat 
shalat. az-Zujaj berkata, karena apa yang dibaca bersama surat al-Fatihah berulang setelahnya. 
Dikatakan (Ail) karena pembagiannya dibagi menjadi dua bagian, dalil yang menunjukkannya 
adalah hadits yang sudah masyhur, Rasulullah bersabda, 


Ora (GAP Uma Get DL Cena Sl Ab Ika 


"Allah ta'alaa berfirman, Aku bagikan shalat (surah al-Fatihah) diantara Aku dan diantara hamba- 
Ku menjadi dua bagian" 


(Ail) al- Matsaniy karena surah al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian namun berbeda dengan 
pembagian yang sebelumnya yaitu pujian dan do'a : hak rububiyyah adalah pujian, dan hak 
ubudiyyah adalah do'a. (Gil) karena surah al-Fatihah diturunkan dua kali yaitu di Makkah dan di 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 155 | 


Madinah. Imam al-Baghawiy didalam tafsirnya juga mengemukakan adanya pendapat seperti ini, 
begitu juga Abu Laits as-Samargandiy dan Imam al-@urthubiy juga telah menukilnya sebagaimana 
penuturan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menilai pendapat seperti ini adalah gharib jiddan. 
(Ail) karena kalimat-kalimatnya berulang-ulang, contohnya, 


Mel yA JI" (OS. Al-Fatihah : 3, 
"ale enam pal Ll no" pelita! Il pal Uatal " eratad Ily Asri SU" (OS. Al-Fatihah : 5-6) 

Dan pada gira'ah Umar : 
"OLI ny Halo yak! pe" (OS. al-Fatihah : 7) 


(@il) az-Zujaj berkata, dinamakan al-Matsaniy terdiri atas puji-pujian kepada Allah, pentauhidan 
dan kekuasaan bagi Allah. 


Selain itu, Imam ar-Raziy juga menuturkan bahwa penamaan al-Matsaniy adalah karena 
menyangkut dua sanjungan (pujian) yaitu sebagian pujian hamba kepada Rabb-nya dan sebagian 
pemberian Allah kepada hamba-Nya, karena bacaaannya diulang-ulang pada setiap rakaat shalat, 
karena merupakan pengecualian dari seluruh kitab-kitab yang diturunkan (dalam hal ini diartikan 
sebagai pengecualian), hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, 


Ul, By pend ada Jia OB G Yg og NOV) GAY S Yg « Bg 3 Jp bola di SI, : (Hd aXuall ade JL 


"Demi diriku yang berada dalam kekuasannya-Nya, (surat ini) tidak pernah diturunkan didalam 
kitab at-Taurah, tidak pula didalam kitab Injil dan kitab Zabur, dan didalam al-Furgan (al-@u'an) 
tidak ada yang serupa dengan surat ini, sesungguhnya itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy dan al- 
Gur'an al-Adzim" 


Juga karena, surah al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang kalau membaca seluruhnya sama halnya 
seperti membaca sepertujuh dari al-@ur'an, dan barangsiapa membaca surah al-Fatihah maka 
Allah akan memberikan pahala kepada pembacanya seperti pahala membaca seluruh al-Gur'an. 
Alasan lainnya, karena didalamnya berisi puji-pujian kepada Allah dan karena diturunkan dua kali 
serta karena terdiri dari 7 ayat dan pintu neraka ada 7, barangsiapa yang membuka lisannya untuk 
membaca surah al-Fatihah maka Allah akan mengunci 7 pintu neraka baginya, dalil yang 
menunjukkan hal ini sebagai sebuah riwayat bahwa malaikat Jibril berkata kepada Nabi. 


IL. Ubah le Colak Ea LS KAA 3 pelag dele AI ala sal JB (II le Jason Ol Gg) L Ade Jd, 
2 Pr Ha DU JI 6 lal Ana Wc Urai pasak pig Ul) , : JB Jlas di oY : Je Sae bd "JB ot LI 
coblaa Upin Upah Ultah ya 6 pepe All ya ML le ab AT JS lo Lal yah ga BUTA agan 

"Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah apa yang diriwayatkan bahwa malaikat Jibril berkata 
kepada Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, ya Muhammad, aku sangat khawatir akan adzab yang 
akan menimpa atas umatmu. Maka ketika surah al-Fatihah di turunkan, aku langsung 


mengaminkan. Nabi berkata : kenapa, wahai Jibril ? malaikat Jibril berkata, karena sesungguhnya 
Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 156 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. 
Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka" (AS. al-Hijr : 43-44). 
Ayat dari surah al-Fatihah adalah 7, maka barangsiapa yang membacanya, dalam setiap satu ayat 
yang dibaca akan menutup pintu salah satu pintu Jahannam itu, maka umatmu dapat melaluinya 
dengan selamat". 


Gaul berikutnya, as-Sab'u minal Matsaniy ditafsirkan sebagai 7 surat-surat yang panjang, seperti 
al-Bagarah, Ali 'Imran, an-Nisaa', al-Maa'idah, al-An'am, al-A'raaf, al-Anfaal bersama at-Taubah. 
aS-Samargandiy juga menuturkan pendapat ini ketika mengomentari hadits tentang Ubay bin 
Ka'ab. Gaul ini dipegang oleh Ibnu Umar, Sa'id bin Jabir pada sebagian riwayat dan oleh Mujahid. 


BII 3 Gay dala Cb Yam peer yi Aan ya gal Jai Ian Jabal mami UEA UI ya Lan P1 Aj memii 3 4 
ba dago 0 WII, 6 ALI, 0 pl 6 BAN c eludll, « Ol jas JT . 


Mereka beralasan karena masalah yang terkait dengan kewajiban-kewajiban, hudud, 
perumpamaan-perumpamaan dan ibrah-ibrah diulang-ulang didalamnya. Ar-Rabi' mengingkari 
gaul ini dan berkata, ayat ini (al-Hijr : 87) adalah Makiyyah sedangkan 7 surat yang disebutkan 
adalah Madaniyyah, tidak ada yang diturunkan darinya secara sendiri-sendiri sedangkan yang 
lainnya di Makkah, maka bagaimana mungkin menafsirkan ayat ini kepada 7 surat tersebut ?. 


Imam al-Baghawiy tentang tafsir al-Hijr ayat 87 menuturkan sebagaimana diatas yaitu 


MP op Marun oil san Bal JB yag ASI EU Ga #dey sae JB SES aa lam BERAS, PW dp... 
JUNI Jaa ya yg Boyaa 


"Umar dan "Ali berpendapat, as-Sab'ul Matsaniy adalah adalah Fatihatul Kitab, pendapat ini 
dipegang oleh @atadah, 'Atha, al-Hasan dan Sa'id bin Jabir. Sedangkan Ibnu 'Abbas dan Said bin 
Jabir (dalam sebagian riwayat) mengatakan as-Sab'ul Matsaniy adalah 7 surat yang panjang, yaitu 
awal surat al-Bagarah hingga akhir al-Anfaal beserta surah at-Taubah, sebagian mengatakan : 
surah Yunus bagian dari surah al-Anfaal. 


Sekilas perlu digaris bahwa mengenai surah yang ketujuh (dari as-Sab'ul Matsaniy) : didalam tafsir 
Imam ar-Raziy dan tafsir Imam al-Baghawiy disebutkan adalah surah al-Anfaal bersama surah at- 
Taubah. Perihal ini, dalam tafsir Imam al-@urthubiy dituturkan bahwa Ulama berbeda pendapat, 


pn or emg MALE Ja yag dag, JII 5 Ida niy 1 Ji Regldl 3 Nyi, 


"Ulama berbeda pendapat dalam hal surah yang ke tujuh. Dikatakan itu adalah surah Yunus, dan 
dikatapan pula itu adalah surah al-Anfaal beserta sudah at-Taubah, ini adalah gaul Mujahid dan 
Sa'id bin Jabir. 


Tidak berbeda dengan penafsiran sebelumnya, Imam asy-Syaukani pun mengatakan bahwa 
terdapat ikhtilaf ahl al-ilmi mengenai maksud as-Sab'u al-Matsaniy, namun Jumhur Mufassirin 
menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah. 


PG UI Je Goa iki AT 3 SAI JB. EU UR 2 andil pgn JUS SA ISL GL meal GH Jali Hear 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 157 ) 


Uya Ui ba AI ea 4 BO) 4 AAL) € yani 4d yaaa pala 4 deg eyes Jah yag «LSI 
SAI celana « Ol dia « Sad : Ill amal AR: J3 Mpg EP yi Semua g Momadl : Go tml aa All « 
OS ogah 32 Jill NA (Gg) » Read Langit Gan SI Bakar By ya KY Gap gal JW dala) € BLS, «aa, 


"Jumhur Mufassirin berkata, as-Sab'ul Matsaniy adalah surah al-Fatihah. al-Wahidiy berkata : 
kebanyakan Mufassirin menafsirkannya sebagai surah al-Fatihah. Gaul ini di pegang oleh 
Sayyidina "Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, al-Hasan, Mujahid, Gatadah, ar-Rabi' dan al-Kullabiy. Imam al- 
@urthubiy menambahkan, Abu Hurairah dan Abu al-“'Aliyah. Imam an-Naisaburiy juga 
menambahkan, ad-Dlahak dan Said bin Jabir (dalam sebagian riwayat). Dikatakan (Oil), bahwa itu 
adalah 7 surat yang panjang,. Aaul ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. 


Dalam Tafsir Jalalain, dituturkan goul yang di pegang oleh jumhur Mufassirin bahwa as-Sabul 
Matsaniy adalah surah al-Fatihah. 


abal Olly PS IS B3 UN Olesi ol) KEL gay 1 pelny dala bl bo JBL GEN ya Lama Iesls ai, ) 


5 


Terdapat hadits-hadits yang menuturkan nama as-Sab'u al-Matsaniy, sebagaimana yang 
disebutkan oleh as-Samargandiy didalam Bahrul "Ulum dan juga oleh Ibnu Katsir. Misalnya Ibnu 
Katsir menyebutkan riwayat dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 


Ale le EA Pia Id 0 ai ye S3 Ud al OP ea ar lag ES ad al Uyeel JB OLS Aaja Wale 
abadi OLI Ag GEN Gema ag LAI em OLI AT 3 JB if alay 


"Mengabarkan kepada kami Yazib bin Harun berkata, mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Di'bin 
dan Hasyim bin al-@asim dari Ibnu Abi Di'bin dari al-Magburiy dari Abi Hurairah daei Nabi 
shallallahu 'alayhi wa sallam, bahwa Rasulullah bersabda tentang Ummul Gur'an (surat al-Fatihah) 
adalah Ummul Gur'an, as-Sab'u al-Matsaniy, dan al-Gur'an al-Adzim". 


Dan juga hadits dari Abu Hurairah, Imam al-Baihagiy meriwayatkannya dalam as-Sunan al-Kubra 
dan Imam ath-Thabraniy didalam al-Mu'jam al-Kabir. Berikut adalah redaksi dari al-Mu'jam. 


Ot KI IS SWA oa eU JB SILBIYI ino ey MA AS ya Jaa G "JB emng pala op KAL Lia 
dnbladi a03 DN Iya OS Ah Uban dal AI be AE YP Ina Il PUS AN Ata 0S IL Il TP OP Lian 
ASI KAU) TAI el gag alan! OA, CIEN pama CA CA GA mg Segala HUT asa 


"Mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Abbas al-Muadzdzib, ia berkata, mengabarkan 
kepada kami Sa'd bin Abdul Hamid bin Ja'far al-Anshariy, ia berkata, mengabarkan kepada kami 
'Ali bin Tsabit al-Jazariy, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Nuh bin Abi Bilal, dari Said al-Magburiy, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'alayhi wa sallam, sesungguhnya beliau mengatakan : al- 
Hamdulillahi Rabbil 'Alamiy terdiri dari 7 ayat salah satunya adalah Bismillahirrahmaanirrahiim, 
dan itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy dan al-Gur'an al-Adzim, dan itu juga adalah Ummul Guran 
dan Fatihatul Kitab" 


Hadits lainnya adalah hadits yang berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab, dimana Rasulullah hendak 
mengajarkan (memberi tahu) kepada Ubay bin Ka'ab tentang surat yang tidak pernah diturunkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 158 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


didalam kitab Taurat, tidak pula didalam Injil dan tidak ada yang serupa dengan surat tersebut 
didalam al-@ur'an. Ubay menanyakan tentang surat tersebut, dan Nabi juga bertanya, 


ga ny dala AI ap AI Syur Jah Laga le ag Cam Uda Ko) Haa LA JL all csi If 5 XS JU 
Kabar SAI patin! OT AN, GUN peradl (R3 Bo yaa! ok 


"(Nabi) bertanya, apa yang engkau baca ketika pembukaan shalat ? (Ubay) menjawab, aku 
membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamiyn hingga pada ayat terakhir (selesai), maka Rasulullah 
berkata, itulah surat tersebut, itu adalah as-Sab'u al-Matsaniy dan al-@ur'an al--Adzim yang telah 
diberikan kepadaku" 


Diatas adalah redaksi dalam kitab al-Mustadrak 'alaa ash-Shahihain, disebutkan juga didalam 
kitab Muwatha' Imam Malik bin Anas. Redaksi yang berbeda disebutkan oleh as-Samargandiy 
didalam tafsirnya, dan dikomentari bahwa sebagian Ulama mengatakan, as-Sab'u al-Matsaniy 
adalah 7 surat-surat panjang didalam al-@ur'an sebagaimana penjelasan yang telah berlalu dan 
dinamakan al-Matsaniy karena didalamnya menuturkan tentang kisah-kisah yang diulang 
sebanyak dua kali. Namun, kebanyakan Ahl al-llImi mengatakan as-Sab'u al-Matsaniy itu adalah 
surat al-Fatihah, juga sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. 


Nama selanjutnya adalah al-Guran a-Adzim (ul ud). Dinamakan demikian karena 
didalamnya terkandung seluruh ilmu-ilmu al-Guran. al-@urthubiy menyebutkan nama tersebut 
sebagai salah satu nama surah al-Fatihah dari 12 nama yang beliau sebutkan. Terdapat banyak 
diriwayat yang menyebutkan nama tersebut, sebagaimana beberapa riwayat yang telah 
disebutkan sebelumnya dan berbagai riwayat lainnya. 


asy-Syifa' (slawi), nama ini sebagaimana riwayat dari ad-Darimiy dari Abi Sa'id al-Khudriy secara 
mar'fu, ia berkata, bahwa Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda, 


IS op elih SUSU AEU 
"Fatihatul Kitab adalah obat penawar untuk tiap-tiap penyakit" 


Imam al-Aurthubiy telah menuturkan riwayat ini, demikian juga Imam Ibnu Katsir dan Imam ar- 
Raziy. Imam ar-Raziy mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengannya 
adalah penyakit yang bersifat runahiyah juga yang bersifat jasmaniyah. Didalam surah al-Fatihah 
juga terdiri dari pengetahuan yang bersifat ushul (pokok), furu' (cabang) dan juga hal-hal yang 
tersembunyi (kasyaf), itu hakikat dinamakan asy-Syifa'. Imam an-Naisaburiy juga menyebutkan 
nama ini serta juga menamakannya sebagai asy-Syafiyah. 


Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudriy yang merugiyyah seorang laki-laki dengan Ummul Kitab 
(surat al-Fatihah), dan Rasulullah berkata kepadanya, 


Ga) UT Ula yaa ag 
"Siapa yang memberi tahukanmu bahwa surat al-Fatihah itu Rugiyyah (jampi-jampi)" 


Dari itu, surah al-Fatihah juga dinamakan ar-Rugiyyah (&3 Jl), riwayat diatas dituturkan oleh Imam 
Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebelumnya juga telah disebutkan oleh Imam al-Gurthubiy dalam 
tafsirnya. Imam Bukhari menuturkan riwayat diatas didalam Fadhailil Aur'an. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 159 ) 


Leles Uje maa BUS JB JAS aga IP AAA oya AAL ya tp Ula Ceng Lio Uk Uya AAL Lia 
dad at ad ot cin dial US La Jang Lana plis SEL) Sin Jd tab Uji Ol orak (Ae kaan Oh HIS dar 
GP adi IPAE Y 2S (ASI GUY Ea UV JET SI AB) oya LSN HA UB pon Lada ed Ulang CL 
LB) UP ag yuky OLS Lay "JUS pelay tele AI ap (gal OLS 3 RAI Una Lala Uekuny dala AI Cun AI Iyan, Jl ji cabe 


Het dye Isi 


"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, mengabarkan kepada kami 
Wahb, mengabarkan kepada kami Hisyam, dari Muhammad bin Ma'bad, dari Abu Sa'id al-Khudriy 
berkata, bahwa ketika kami berada di perjalanan, seorang budah perempuan menghampiri kami 
dan berkata, "sesungguhnya Pemimpin kami tersengat binatang beracun sedangkan tidak ada 
lelaki tidak ada, apakah diantara kalian bisa merugiyah ?" Maka seorang laki-laki diantara kami 
berdiri bersamanya, padahal tidak kami tidak pernah melihatnya merugiyah. Kemudian laki-laki itu 
merugiyahnya dan pemimpin kabilah itu sembuh. Maka pemimpin kabilah memberi 30 ekor 
kambing kepadanya dan memberi kami minum susu. Ketika laki-laki itu kembai, kami berkata 
kepadanya : "apakah kamu pandai merugiyah atau bisa merugiyyah ?" Laki-laki itu berkata : "aku 
hanya merugiyah dengan Ummul Kitab ", kemudian kami berkata, janganlah kalian mengatakan 
sesuatu sampai (berjumpa) atau bertanya kepada Rasulullah. Maka ketika telah sampai di 
Madinah, kami menuturkan tentang hal itu kepada Nabi, Nabi pun bersabda : "Siapa yang 
memberitahukan kepadanya bahwa Ummul kitab (surah al-Fatihah) adalah Rugiyah ? Bagi- 
bagikanlah diantara kalian dan berikan kepadaku satu bagian lainnya". 


Menurut penuturan Imam al-Gurthubi, al-Muhallab (wledll) berkata : letak rugiyyah-nya adalah 
ayat 5 dari surah al-Fatihah yaitu 


3 20... GD. SS S0. 9 
bread SU) dani HUI 


Dikatakan (gil), seluruh surah al-Fatihah adalah Rugiyah berdasarkan sabda Nabi kepada seorang 
laki-laki, "Dan siapa yang memberitahukanmu bahwa surah al-Fatihah adalah Rugiyah ?" 
sebagaimana riwayat diatas. 


Dalam hadit tersebut tidak dikatakan, "sesungguhnya didalam surah al-Fatihah ada (ayat) 
Rugiyah". 


13) lgs Ol 


Maka dari itu, surat tersebut secara keseluruhan adalah Rugiyah karena merupakan Fatihatul 
Kitab yang didalamnya terkandung berbagai macam ilmu-ilmu al-@ur'an sebagaimana penjelasan 
yang telah berlalu. 


Al-Asas (swluYI). Nama ini disebutkan oleh Imam al-Gurthubiy, Imam ar-Raziy, Imam Ibnu Katsir 
juga oleh Imam an-Naisaburiy. Diriwayatkan oleh asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas bahwa surat al- 
Fatihah adalah Asasul Gur'an, asasnya adalah Bismillahirrahmaanirrahiim. Ibnu Katsir menuturkan 
ini didalam tafsirnya. Imam an-Naisaburiy mengatakan, karena surah al-Fatihah merupakan awal 
surat dari al-@ur'an sebagaimana sebuah asas (al-Asas) atau karena terdiri atas asas berbagai al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 160 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibadat dan tuntutan-tuntutan. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, sebelumnya Imam al-Gurthubiy 
telah menuturkannya dan Imam an-Naisaburiy juga menuturkannya yaitu bahwa asy-Sya'bi 
berkata, 


SAP AI emang REWII Galaaly 6 PSI KEL BTA alay 6 OTAK alat 3 Sia elo or Al Aa oa 1 gadi JU 
" 


"Aku mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan, "Asas al-Kitab adalah al-@ur'an, asas al-Gur'an 


adalah Fatihatul Kitab, dan asal al-Fatihah adalah "Bismillahirrahmaanirrahiim"." 

Sedangkan Imam ar-Raziy mengemukakan beberapa pendapat terkait nama tersebut, yaitu 
dinamakan al-Asas karena merupakan surat pertama dalam al-Guran sebagaimana sebuah Asas 
dan karena Ibadah yang paling mulya setelah Iman adalah shalat, sedangkan didalam surah al- 
Fatihah terdiri atas sesuatu yang ada didalam Iman (tentang keimanan), dan shalat tidak 
sempurna kecuali dengan membaca surah al-Fatihah. 


Perihal nama al-Wafiyyah (@slsJl), karena wajib membaca seluruhnya didalam shalat dan tidak 
cukup jikalau hanya dibaca sebagian, sebagaimana penuturan Imam an-Naisaburiy. Menurut 
Imam ar-Raziy dan Imam al-@urthubiy, Sufyan bin Uyaynah menamakan surah al-Fatihah dengan 
nama ini, beliau juga menuturkan bahwa asy-Sya'bi berkata, bahwa maksudnya adalah tidak 
cukup jika hanya sebagiannya saja. 


Ola 3 File ab Simas bala 6 JST AS 3 BEI Seal AS 3 ni 2S POLA oa daa JS Ot s3 VI 
3 yan! 


"Lihatkan, bahwa seluruh surah didalam al-Gur'an jika hanya dibaca sebagian pada salah satu 
raka'at shalat kemudian sebagian lainnya dibaca pada raka'at berikutnya adalah boleh, sedangkan 
yang demikian itu tidak boleh dilakukan pada surat ini (surat al-Fatihah)" 


Sedangkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Sufyan bin Uyaynah menamakannya 
al-Wagiyyah (“Sl Jl), dengan menggunakan huruf "Gaf" yang maknanya adalah Tameng. 


Lafadh al-@urthubiy, an-Naisaburiy dan ar-Raziy ketika menuturkan tentang penyebutan oleh 
Sufyan bin Uyaynah yang penulis baca menggunakan "Fa" bukan "Gaf" yang bermakna 
"sempurna atau mencakup seluruhnya". Dalam kitab milik Imam as-Suyuthiy yaitu kitab al-ltgan 
(UNI) juga mengatakan bahwa Sufyan bin Uyaynah mengatakan al-Wafiyyah, yang mana juga 
merupakan pendapat dalam kitab al-Kasyaf. Dalam kitab Figh Imam an-Nawawjy yaitu kitab al- 
Majmu' (3/331) mengatakan, 


bai SI SA 3 Ladang WS) 3 lanang DAS Gak Y UV — eldl — REI (aldi) 


"al-Wafiyah —bil Faa' (dengan huruf fa"), karena surah al-Fatihah tidak boleh dikurangi yaitu tidak 
boleh membaca sebagian pada salah satu raka'at shalat, kemudian sebagiannya dibaca pada 
raka'at yang lain, hal ini berbeda dengan surah-surah yang lainnya" 


Dengan demikian nama al-Wagiyah adalah penyebutan oleh Imam Ibnu Katsir, wallaahu a'lam. 
Berikutnya, al-Kafiyyah (@8ISJI) juga merupakan salah satu nama surah al-Fatihah. Imam ar-Raziy 
dan Imam Ibnu Katsir telah menuturkan alasan penamaan tersebut sebagaimana alasan tersebut 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 161 ) 


juga dinukil oleh Imam al-@urthubiy dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, 
Lgi Lal yan GAS Yg Lal ya 08 AI UY Sal rek du 


"karena surath al-Fatihah sudah mencukupi tanpa yang lainnya, sedangkan yang lainnya tidak 
mencukupi tanpa surah al-Fatihah" 


Menurut apa yang dituturkan oleh Imam al-Gurthubiy, dalil yang menunjukkan nama tersebut 
adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalad al-Iskandariy, dia berkata, 


Ly Upin Lag? Uma LaaP oya URy2 OLI pl plg dala Al lo adl JL 


"Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, Ummul Guran adalah penggani dari surah yang lainnya, 
sedangkan yang lainnya bukan pengganti bagi surah al-Fatihah" 


Didalam kitabnya Imam ar-Raziy juga menuturkan riwayat tersebut namun dari Mahmud bin ar- 
Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit. Imam Ibnu Katsir mengatakan hadits diatas adalah hadits 
mursal. Imam an-Naisaburiy juga turut menuturkan riwayat tersebut dalam kitab tafsirnya. 


Selain nama diatas, Imam ar-Raziy juga menyebutkan nama as-Su'al (JlawJl), nama ini 
berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah mengkisahkan dari Rabbul 'Izzah subhahuu wa Ta'alaa, 
bahwa Allah berfirman, 


cai (dasi La Jusasl tndasi Ipa ye SSI dah ya 


"Barangsiapa yang meminta (memohon) kepada-Ku dengan disertai dzikir, maka aku akan 
memberikan kepadanya yang lebih utama daripada ketika Aku memberi kepada orang-orang yang 
meminta (sekedar memohon) saja". 


Nama asy-Syukr (5,9 Sull) dan ad-Dua' (3, w sicall) juga disebutkan oleh Imam ar-Raziy 
didalam tafsirnya. Mengenai asy-Syukr, beliau mengatakan karena sudah al-Fatihah merupakan 
pujian terhadap Allah tentang kebesaran, kemulyaan dan kebaikan (al-Ihsan). Sedangkan ad-Dua', 
karena didalam surah al-Fatihah terdiri dari do'a-do'a seperti, 


metik! DI sal! Caal 
"Tunjukilah kami jalan yang lurus (shirathal Mustagim)" 


Imam an-Naisaburiy menuturkan dua nama lagi dalam tafsirnya yang berbeda dengan nama yang 
lainnya yaitu surah Ta'limul Mas'alah (5 5 sisi Uluoll) dan surah al-Kanz (3, 4 3iSII). 


Mengenai nama Ta'limul Mas'alah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa Ta'alaa didalam 
surah al-Fatihah mengajarkan hamba-hambanya tentang adab dalam memohon (berdo'a) yaitu 
dengan dimulai dengan pujian, dengan hati yang ikhlas dan kemudian berdoa". 


Dan mengenai nama al-Kanz. Berdasarkan penuturan Imam Ibnu Katsir didalam tafsirnya bahwa 
aS-Samargandiy juga menamakan surah al-Fatihah sebagai al-Kanz. Dalam tafsir Imam an- 
Naisaburiy meyebutkan, nama surah al-Kanz berdasarkan riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwa 
Rasulullah bersabda, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 162 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PI ES ya AK MSI S6 ji 
"Fatihatul Kitab diturunkan di Mekkah dari Kanzu (simpanan yang tebal) dibawah Arsy' 


Oleh karena itu juga, kebanyakan Ulama mengatakan, bahwa surah tersebut adalah Makiyyah, 
maka Mujahid terlah keliru dalam hal ini karena mengatakan Madaniyah. Bagaimana tidak keliru, 
sesungguhnya telah shahih dari Nabi didalam hadits Ubay bin Ka'aa, 


AS mb Bayang 6 IAI meal ly OT ya Jp Le dh oya BI AS ur al Lado pelan dala AN bo il YP ar Hay 
Kat oa lem SliT MA, J1 Il dj Lady le 


"sungguh shahih dari Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam tentang hadits Ubay bin Ka'ab bahwa 
sudah al-Fatihah merupakan surah yang diturunkan awal-awal, dan itu adalah as-Sab'ul Matsaniy" 


Begitulah penuturan Imam a-Naisaburiy didalam kitabnya. Sebagai tambahan, Imam asy-Suyuthiy 
didalam kitab al-Itgan (1/61-62) turut menuturkan nama-nama surah al-Fatihah yaitu Fatihatul 
Kitab, Fatihatul Gur'an, Ummal kitab dan Ummul Gur'an, al-Gur'an al-'Adzim, as-Sab'ul Matsaniy, 
al-Kafiyah, al-Asas, an-Nur (, wJl), surah al-Hamd dan surah asy-Syukr, surah al-Hamd al-Uwlaa 
dan surah al-Hamd al-Gashriy, ar-Ragiyah, asy-Syifa', asy-Syafiyah, surah ash-Shalah, surah ad- 
Du'a, surah as-Su'al, surah Ta'limul mas'alah, surah al-Munajah (5, 4 ilsLdl) dan surah at- 


Tafwidl (55 gw songs). 


Sedangkan Imam an-Nawawiy didalam kitab fighnya yaitu kitab al-Majmu' menyebutkan 10 nama, 
dimana dalam penuturan Imam an-Nawawiy bahwa Imam Abu Ishhag ats-Tsa'labiy dan Imam- 
imam lainnya telah menceritakannya, yaitu Fatihatul Kitab, surah al-Hamd, Ummul Kitab wa 
Ummul Gur'an, ash-Shalah, as-Sab'ul Matsaniy, al-Wafiyah, al-Kafiyah, al-Asas, asy-Syifa'. Imam 
Nawawiy mengatakan bahwa Imam al-Mawardiy didalam tafsirnya menuturkan bahwa Ulama 
berbeda pendapat tentang kebolehan nama Ummul Kitab, kebanyakan Ulama 
memperbolehkannya sedangkan al-Hasan dan Ibnu Siyrin melarangnya, kedunya mengklaim 
bahwa Ummul kitab adalah nama untuk Lauh Mahfudz dan tidak digunakan untuk yang lainnya. 
Imam an-Nawawiy berkata, pendapat ini keliru sebab terdapat hadits-hadits shahih yang telah 
menuturkan nama tersebut. 


Sekian sedikit penuturan tentang nama surah al-Fatihah, kurang lebihnya mohon maaf dan 
diharapkan koresiknya untuk perbaikan tulisan ini. Wallaahu A'lam... 


Bacaan (Referensi) : 

- Kitab Ma'alimut Tanzil, Imam al-Baghawiy (w. 516 H)- Kitab Fathul Gadir, 

- Kitab Fathul Gadir, Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) 

- Kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin ar-Raziy (w. 606 H) 

- Kitab Bahrul "Ulum, Imam as-Samargandiy (w. 373 H) 

- Kitab Gharaibul@ur'an wa RaghaibulFurgan, Imam an-Naisaburiy (w. 728 H) 
- Kitab Tafsir al-Jalalin, Imam al-Mahally (w. 864 H) & as-Suyuthiy (w. 911 H) 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 163 ) 


- Kitab al-Muharrar al-Wajiz, Imam Ibnu "Athiyah al-Andalusiy (w. 546 H) 
- Kitab Tafsirul Auran al--Adzim, Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) 

- Kitab al-Jami' li Ahkamil Guran, Imam al-Gurthubiy (w. 671 H) 

- Kitab al-ltgan fiy 'Ulumil Aur'an, Imam as-Suyuthiy (w. 911 H) 

- Kitab al-Majmu syarah al-Muhadzab, Imam an-Nawawiy (w. 676 H) 


- Dan beberapa kitab hadits. 


Sumber : http://ashhabur-royi.blogspot.com/ 


0155. Bacaan SHODAOA ALLAAH AL-'AZHIIM Setelah 
Membaca Al-@uran 


PERTANYAAN : 
2 Agus Prayitno 


Assalamu'alaykum. maw tanya, benarkah membaca shodagolloohul 'adziim setelah membaca al- 
guran tak ada tuntunan syariatnya ? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Waalaikumsalam Wr Wb. Memang tidak terdapat dalil Nash berupa ayat Al-@uran atau Al-Hadits 
tentang adanya bacaan shodaga Allaah al-Azhiim saat usai membaca al@uran karenanya 
segolongan faham “tertentu” menyatakan hal ini termasuk BID'AH (bid'ah maneh.../Lihat Al- 
Muntagaa min Fataawy al-Fauzaan XXXIV/37), Namun bila menilik arti dari shodaga Allaah 
a-Azhiim "Maha benar Allah Yang Maha Agung dengan segala firmannya" yang di dalamnya 
mengandung makna mensucikan Allah dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, apakah 
hal ini dilarang ? Bukankah doa dan sanjungan kepada Allah bisa dilakukan kapan saja dan 
dengan kalimat apa saja ? 


Karenanya para Ulama Gurroo' (ahli guran) menganjurkan membaca shodaga Allaah al-'Azhiim 
saat rampung membaca Al@uran dan termasuk sebagian cara beretika baik terhadap Al-Guran. 


Berdasarkan beberapa keterangan kitab berikut : 


Isis Ge dil M5 Is Aga pelan dala Ah aka dgn PIL Aging Any Gas Ol dislB engail IS ses M nata: 
DAA uya WS Ie S9 SI Oya) day tebal AI Sao. 


“Disunahkan bagi seseorang saat rampung membaca Al@uran untuk bertashdig pada Tuhannya 
(membaca shodaga Allaah al-Azhiim) dan bersaksi akan sampainya da'wah Nabi Muhammad 
shallaahu alai wa sallam (membaca wa balagho rosuuluhul kariim) serta bersaksi bahwa 
semuanya adalah perkara hak, maka ucapkan : shodaga Allaah al--Azhiim wa balagho rosuuluhul 
kariimwa nahnu 'alaa dzaalika minas syaahidiin”. | Fath al-Kariim al-Mannaan 1/4 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 164 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bh. Aa Pa yag Cilian it pe J0 AS OP LM aids SIS ja GP EL YI ya dion So JSI sop Of ata yag 
abg Lay bale Iis Ge dil WI de Aging peluy bale AI ko Agan JP ENIL Abay dy Giaa Of del el 
AM gsaa yaa £ TennilU CU GI el oya laper HUI esai ya US le Ong 


oli SN anus SI 


(SD 67L 5 SAN bi ea Seri GLEN FP or ad ra or dat Ah aus pd Hg 
“Sebagian cara memulyakan alGuran adalah : 


- Membaca huruf sesuai haknya hingga dapat diuacapkan dengan sempurna karena setiap huruf 
mengandung sepuluh kebaikan. 


- Saat rampung/selesai membacanya hendaknya bertashdig pada Allah, bersaksi sampainya 
da'wah dan menyatakan kesemuanya (yang telah di baca) adalah benar adanya maka ucapkan : 
SHODAATA ROBBANAA, WA BALAGHOT RUSULUKA WA NAHNU 'ALAA DZALIKA MINAS 
SYAAHIDIIN ALLAAHUMMA IJ'ALNAA MIN SYUHADAA-IL HAGOAIL @OO-IMIINA BIL GISTHI 
(dengan menjadikan wagii' MUKHOOTOBAH pada SHODAOTA ROBBANAA, WA BALAGHOT 
RUSULUKA WA). “Maha benar Engkau Tuhan kami, telah sampai seruan utusanMU, dan kami 
atas semua menjadi saksi, Ya Allah jadikan kami penyaksi-penyaksi kebenaran yang selalu 
menjalani keadilan”, kemudian lanjutkan dengan rangkaian doa-doa”. | Mugoddimah Tafsir li 
Al@urthuuby “ALJAAMIP LI AHKAAM ALGUR'AAN” dari IMAM TIRMIDZI ALHAAKIM ABU 
ABDILLAH dalam kitab “NAWAADIIR AL-USHUUL" Vol. 1 hal. 27 |. 


Lee aah Ly dd Lo) ega Jay Iakag (ASI Aya Aeon Al Jaw Hebat SI Kis SAI U Pain & padi! jam Lalyy 
3 Sorot Udh, Y 033 S YI JI Y dah "ng HgeSAlel ae LSG ds jl Cas sil 
dgl3 ga alyyg "es sad dab Ah Tag Y db bl JS" elang dala AI elo Agil (oral Le) Kabel) menang aja 
SU pad Aaj Gone OS LI MS GP NY) Inn G Ol al) 

“Aku melihat sebagan para Syekh mengawali doa setelah khatam @uran dengan bacaan shodaga 
Allaah al-Azhiimwa balagho rosuuluhul kariimwa hadzaa tanziilun min robbil “aalamiin robbanaa 
amannaa bimaa anzalta wa taba'naa arrosuula faktubnaa ma'as syaahidiin, sebagian lagi dengan 
bacaan Laa ilaaha illa allaahu wahdahuu laa syariikalah dst atau dengan bacaan semacamnya 
yang mengandung mensucikan Allah, sebagian ulama dengan bacaan alhamdiulillahi robbil 
'aalamiin berdasarkan hadits Nabi : Setiap perbuatan baik yang tidak di awali dengan hamdalah 
kurang berkah (HR Abu Daud dan Ibnu Hibbaan) dan kesemua bacaan-bacan diatas tidaklah 


salah karena setiap yang bermakana mensucikan Allah berarti pujian”. | An-Nasyr fii Giroo-aat 
al-'Asyr 11/508 |. 


Imam Abu Hasan Basyri juga membacanya : 
HA male si | GAS VI Keslmi Jay Bh LS La pala C5. 
ASI YI ily Yy juale Jb. 


JSI NY alah Jis, Al Y band! Al The 1G pad! md JUy. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 165 ) 


Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak 
menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. 
(AS. 34:17). Artinya Kami membalas mereka sebab kekafiran mereka. Imam Mujahid berkata : 
Dan tidak dibalas kecuali kekufurannya. Imam Hasan Basri berkata : Shodagollah al-'Azhiim....!!! 
Tidak dibalas sepadan perbuatannya kecuali kekufuran. (Tafsir Ibnu Katsir VI/508 |. 


mali M dam kate) man YA AI emg 0 jan! JB date Lag Op yA Thug La MAS GP Da pa di alas Ata 3) 
2 eat YI 3g Geli Bagan Ole AI pd VI el as SUS (ELAI Ji Ol Aa ora Hbmali Sp GI) Ilo JL 
ya bai SI rak pl YI, 


“Dalam as-ilah (pertanyaan-pertanyaan) Abdullah Bin Salam disebutkan : Ya Muhamad, beritahu 
kami apa permulaan dan akhir bacaan Guran ? Dijawab :  Permulaannya 
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM akhirannya shodaga Allaah al-'Azhiim. Penanya berkata : 
Anda benar.. Dalam kitab Khoriidah 'al'ajaaib sebaiknya bacaan shodaga Allaah al-'Azhiim dibaca 
saat khatam membaca Guran bila tidak maka bacalah surat an-Naas sehingga alguran diawali 
dengan huruf BA' (yang terdapat pada awal BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM) dan diakhiri 
dengan huruf SIN (yang terdapat pada akhir surat an-Naas menunjuk pada lafadz BIS”. | Tafsir 
Haggy XVII/484, Tafsir Ruh alBayaan X/424 |. 


Ini Link origynal yang membid'ahkan shodagallaahul 'azhiim dan dibantah dengan Mugoddimah 
Tafsir Li al-Gurthuuby di atas... 


http://www.naabd.com/vb/showthread.php?t-1341 
Wallahu A'lam Bis Showaab..... 


4110. BACAAN SHODA@GOLLOHUL'ADHIIM 
PERTANYAAN : 


2 Yahya Muhammad AL Madani 
Assalamu'alaikum... Sering mendengar orang selesai baca al guran ditutup dengan bacaan 
sal Ml Gro 


ada ibaroh tentang itu tidak ? 
JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam, termasuk sebagian dari menghormati al gur'an adalah ketika selesai membaca 

al guran agar membenarkan Rabnya, dan bersaksi atas telah tersampaikannya al gur'an bagi 

utusan-Nya shollallohu alaihi wasalam.maka dia mengucapkan : " maha benar Engkau wahai Rab 

kami dan Engkau telah menyampaikan utusan-Mu dan kami atas hal itu termasuk orang-orang 

yang bersaksi, Yaa Allah semoga engkau jadikan kami termasuk saksi-saksi yang benar. 

"kemudian berdoa dengan doa-doa lainnya. 

- kitab tafsir al gurtuby (1/42) : | 

el sdc gatug « » al Gale All lam - Dg J EL aging € U) Gray Ul Us) cugisl Isl dio Log 
GI clips yo Wes! all» mprdladl yo Jd lc pig « Ily shg Lu, USM 1 Jon « G5 ul « 

wlgcyy 90x Ad, bil soil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 166 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- kitab nihayatul muhtaj hasiyah syibro malisi (5/60) : 
ah Ol saia 0 a JB Ulil J0 sei el 3 Sic baal dl Io JB 3) 
“Seandainya dia berkata Shadagallahul 'Azhim saat membaca bagian dari Al Guran, berkata Imam 


Ramli maka itu tidak memudharatkan (tidak mengapa). 
- kitab fathul mannan hal. 4 : 


Sd Se Aging alg de AI adan Iga IU Sgt9 MU) Gr « ul del)3 cugl Isl #5 el) Uimyg 
sandal yo ES ole LNi9 sa II Iga, Bg salin all Io "Jar is Ali, 


“Dianjurkan bagi pembaca Al Guran, jika telah selesai hendaknya dia membenarkan Tuhannya, 
dan bersaksi atas tabligh yang dilakukan Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam, dan bersaksi 
bahwa itu adalah kebenaran, maka hendaknya membaca: Shadagallahul 'Azhim, Wa balagha 
rasuluhul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. 


2 Abdullah Afif 
Teks lengkapnya disini : http://www.alukah.net/spotlight/0/3295/ 


NN ea PA ee LI PAGI Ta 
dikwl 99x... 
ALUKAH.NET 


Nambah ta'bir dari : 
1. Kitab Nawaadiril Ushuul, Lil Hakim Attirmidzi, juz 3 halaman 168 : 


ul d3 le aging calwg ale All clan ga J EU Aging €0) Gay ul Usl)3 cagiil Isl Wo 5 403 
call “3nd esaa Go Ula Mal oa Lal 0d ale. og sala» ceb3 tua wa Jaran is 
wlgcyy 90x Ai bull 


Sina di antara memuliakan Al-Guran hendaknya ketika selesai membaca Al Guran, orang tsb agar 
membenarkan Rabbnya... seraya berkata : SHADAOTA RABBANAA (maha benar Engkau wahai 
Rabb kami)........ 


2. Kitab Ihya 'Ulumiddin juz 1 halaman 287: 


ad W Jjbg  biriil aglll kuy Adle Al ola Al Iga» R9 les All jo bel jl y0 aEL,3 ac Jul 
sesali sal al sastalg susila 05 al) Kondl 


Hendaklah ketika usai membaca Al Guran supaya mengucapkan SHADA@GALLAAHU TA'AALAA 
Dalam Syarahnya (al Ithaaf juz 4 halaman 524) : 


Jis gl uadlidl yo SS ale Uaig ma dl Uya, Blog pabiall (AVI ro Bgm JS yo ae 3 Xie JiJls) 
W bg u lissil adl) Jo ul ya dl usi Lou elo alm g Ade AI sun (WI Jom, ghso) WI GX 


alis 2 JS alan Al jasiiual gl (ngaill ol dll pattulg caolledl U) Ali Sola) Awie Jas ai (M3 
Sal as 


Al-Hafizh Ibn Katsier dalam kitab Al-Bidaayah wa An-Nihaayah juz 13 halaman 119 menyebutkan 
kalimat SHADAGALLAAHUL 'AZHIEM setelah beliau mengutip ayat Al @uran. Wallaahu a'lam. 
(UMMI) 


www.islamuna.info 


AL-@UR'AN | 167 ) 


Berikut tesknya: 
“d9 Na» Wllei J9 Wy339y ag 83 all u Gal 429 yI @ldlslI Sadir Ji Je 
dl Gano (louli Igluw 9 Cn33 loo Ls 5 mgusil 98 IgsauN si cagdah ya lo19 Jg0SDy KIS Uglo UN 
ball 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/944104158945726/ 
www.fb.com/notes/944343162255159 


0162. Membaca Tasbih, Tahmid Dan Tahlil Di Akhir Surat 
PERTANYAAN : 
lam Alizhahab 


SUBHANALLAH WAL HAMDULILLAH WA LAAILAAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR. Kalimat 
itu sering kita dengar ktika orang baca algur'an, trutama pada akhir2 surat dari AL @UR'AN (al 
ikhlas, al falag, al naas). Pertanyaannya : 


1. Apa hukum membaca klimat tersebut? 


2. bagaimana kalau itu juga dlakukan ketika sholat? Seperti contoh roka'at terakhir pada sholat 
witir romadlon. Suwun 


JAWABAN : 
Ibnu Malik 
PP SN Kang HSNI Jagad OLI pe Ge Bayan JS ala de PI Bayan Jala H4 Ol AKA Ja Bel 3 Really 
AI Syany 1S PARI Ii Lab SUN peak Gi pH A02 yy Mash 0 yaa OS LAN JB pala dl ya) 2 yag U 
OJUN pd Lele Ily dilonga dil Lin 0yAEU gl Jgju ln pala. 
Berdasar ibarot yang saya nukil dari kitab tafsir al khozin di atas melafadzkan takbir di awal surat 
wadduha dst ketika membaca algur'an adalah sunnah. 
Masaji Antoro 
1. Sunah mulai akhir (ada pendapat lain, awal) surat ADDUHAA-AKHIR SURAT GURAN. 
2. Sunah menurut Imam Syafi'i 
Leroy DI 3 OLAI AT dl Pal Bagan oa Do SI Km IS dear aa nga ly Asoy ad sal Al) 
CO SI gr Waka Calya Al Laka ab AB Aa ping RAI Jlja de L3 ih pang GLAYI ey 
MASA AA oya Sale MN 0,3 € Ana pegal Ag yan AL YI SH OP: JB Cp ek, 


(MASALAH) Abu Zaro'ah, Abu Huarits dan Ahmad Bin Ali alBahiir memberi fatwa “Disunahkan 
membaca takbir bagi orang yang membaca surat ad-Dhuha hingga akhir surat al@uran baik dalam 
sholat ataupun di luar sholat, baik imam ataupun makmum atau sholat sendirian dengan 
mengiyaskan pada suaal arrahmah, disuarakan dengan keras dalam sholat yang disunahkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 168 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keras bacaannya, hal tersebut yang difatwakan oleh Zamzami tetapi pengerasan bacaan tersebut 
hanya tertentu bagi imam, bila imam meninggalkannya, makmum hendaknya membacanya 
dengan keras untuk memperdengarkan pada imamnya, dituturkan oleh al-'allamah Alwy Bin 
Ahmad alHaddaad. | Bughyah alMustarsyidiin 1/120 |. 


UPS ya Jah ai il Ob $ Jail! Jlad eT jl HS Reny pa ITU an dy Ja? 0d Lala, dagang AI abi Jtag 


Jay S0 ilasily aa Lah dig pa OP (LS ja dal ye bal Gn Gl JB Jah mai li OP 4 dala 
G Jamal ya LAS AL YI dl Y Io dna Da 


2 Ud or ora yen Bj oya dng HSE Laga 1 Syiar OS. y oya Cnadaak! de de alel, Ag AI ads Loli 
ate S1 SIB Pay Cla Lala Cnbatlanad 1 AI Aas jp Jaelerl e LA Jia Ola op ne oma 1 JEI 
Omety 0 Ela ayat Lagis Al ob ee oil OT al oneily Ula ajal Jaket le 13 Al apel € pgn io ya JS Al 


Hama Yg Gol ten Ay Olla YI mapun Lapalon la 1 J3 pal 2 (Dontinak tenan) BB ae pl SM end ai, 
SAI RSI Coj p lg ih € Jyaa sb Snsd Ida Ob Ole. Gejad dial El al Sud Ml Ay. Gal 
ESA syal UU Aly Ag Ta ES ASIN SJ Ol AI dh AE all Jap lady, Ta elus, 

Lead Gian oya Ta SI AB 1S. 


CAN ISA nyantai ASLI oya Iikag 2 HS oya ola BL JG, . 

lyy UT Sin OS 3 DSN ang mat OS SI 0 MEI SU gd op ala Je or aa Ol Ul tuo ria Ye. 
AA AA aa Sisil Kadi Ain CAS SI) ag Hilaley eileis ISA Jal die mao US) . 

Ale okanI Jah aus Jani dale play cela Ala 3 Lag wo» yg € Gangaa ly ya gag Gl ye Lai Lon 
le. 


AN Oo yes $ All 39 trs any Ida Ie yeee 0 Pu Ba Jl ya Jai «dilan 3 Ijikel, 
Ji ya Ja il Je Ula Oleorgllg 6 La 154 Yg Wal il de AYLA japang 6 el AT Il at ae Abg BUAI, 
SEAT PI AT al gps ya AU di marlly cela om Jas SOE US G9 SAY pdl : 


Sale yA Cengla 1 SU GA Aaja al OS nian Gale Sabet gal JAS AB Copy bah og MI oki 3 G3 Yy 
Lali Ala 3 OT AT dh pul AAL ya LS kadal Al SIS Lali 4 Ola AB AI GI dmna pa 
Hand Cot Cat. Jl d0 AI ay GALASI Gagyah daa AI A0 ale La CSI enakan 


ce ata telah ah OS Utuh Jend lada Of JaG 1 apr Ol JB dal ye ar al PAI gag ph BIL olg yg 
Tina Ur ya JST lin ll pfa OS Ai HS ur AL AS ega BAL YP Tia ya Olla Jelly» Ala RAY oya Apel pP Tapa» 
Sr oag NASI 3 Tina dil mah Milla Ujang Ms Ah ay PEN ya US Ea CS OT ea IL OS 
MB HS em 1 JB ga dal SU 3 SA FUI IL Ay Ah dan) ALS pl Agil! (LI apl Urai oa ade 
ad apas 3 Kal Gada 3 Jae Gal R3 «made Elo sala Gd unt al OLLYI Al aan) abll 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 169 ) 


Ie GAY mal Kembedilg ALI 4 ALA op AAL pd aL el. 


Ag Jaa Uya oya dal pb UT Klg 2 LINI SI AL or ML HI pl opas Gie Tab gia BU pLYI JU 
KR PI ILY 3 Je IS em OS ga Ola JL GelYI Gg ea De G4 Jam ya ala 
CINTA: MT) GA Hn Set JB Cl al BB ng IT IU GL 
6 maag Getar Lal) san YU pagi ea Ula SMS UI Kah 6 BRI Bo yaa ya pon Lag KAWIN TB ASI SIG PB IS, 


ca. 


yg Bo gadi dh Alarm pke K3 Uma OS WII UI Oky Cp og apa Om OS Boadl AI HK Us Of 
JSI Dila 3 le Lai ly ab Ale UUS 5 LAI 3 4S ya de SY pall ya Tes jan 


PA ja dai AS Jay alih UAN ay AA Ul el Aa SS RSI Yg Aadam J A  Ggogl al JU 
3 Jang Jay 0m cai ab EN AI utang Dg € Olly Ad ga IS AI ci la. 


VP AI Y one La Jal Oy AT A2 S9 AN GP ME Lal II Gay CAST AI UT ayat Gil b tikao Ul 
Jasa Cod! ye RnU ola, ST dil, Al. 


INA 3 Dg BA ala Ai 3 al 3 (Alang) GA th GE GNI DL Ae OLYI Far JA oya 
ST dng dad Ady 1 Bola Ul Geja pi ES A33 Ong laa GB. 


ASN m3 ga Jake! Gang Ulter gg 5 Gl JB. Apely ab adab 4 gl Jalal Op AT das eyan Jet yP ny 
Ist Ik dilougan ily 4 Olagor UNniann Ol) peta ln Jeiy Sal yS oleng 


Imam Ibnu hajar ditanya : Apakah terdapat hadits shohih disetiap akhir @ishar alMufasshol 
(adduha-akhir al@uran) ? Apa hanya khusus bagi yang tidak mengerjakan sholat ? Adakah para 
Imam-imam (mujtahid) mensunahkannya juga untuk orang yang sholat ? Di surat mana permulan 
dan akhirnya ? Apakah juga di sunahkan menambahkan kalimah “LAA ILAAHA ILLA ALLAAH" 
seperti yang terlaku ? 


Imam Ibnu hajar menjawab : Hadits takbir diatas terdapat banyak riwayat, 


Dari Ahamad Bin Muhammad Bin abi Bazah albaazi berkata “Aku mendengar dari Ikrimah bin 
Sulaiman berkata “Aku membaca Guran didekat Ismail Bin Abdillah Bin @isthanthin saat sampai 
pada surat addhuha ia berkata padaku “Bacalah takbir diakhirnya hingga khatam” dia 
memberitahu saat membacanya pada Mujahid juga diperintahkan bertakbir, Mujahid memberitahu 
Ibnu Abbas ra memerintahkannya, Ibnu Abbas ra memberitahu Abi ka'b ra memerintahkannya, Abi 
ka'b ra memberitahu nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam memerintahnya”.(HR. Hakim 
dalam Musnad almustadaarok) 


Imam Syafi'i berkata “Bila engkau tinggalkan takbir berarti kau tinggalkan kesunahan” Imam syaff'i 
menyatakan hadits diatas shahih. 


Para Ulama berbeda pendapat tentang permulaan surat yang disunahkan bertakbir, ada yang 
mengatakan “Dari permulaan surat adduhaa” menurut mayoritas ulama “dari permulaan alam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(170 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nasyroh” sedang akhir surat kesunahan takbir menurut ahli barat, timur dan lainnya hingga akhir 
surat an-naas. 


Tidak terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama bahwa takbir tersebut disunahkan saat sholat 
atau diluarnya 


Abu Hasan as-Sakhowy menugil dari Abu Yazid al@arasyi, beliau berkata “Aku sholat taraweh di 
bulan Ramadhan bersama orang-orang dibelakang magam ibrahim di masjid alharam, disuatu 
malam jumat aku bertakbir dikala bacaan sampai pada adduhaa-akhir @uran, saat aku menoleh 
menunaikan salam sholat 


ternyata Abu Abdillah Bin Idris as-Syafi'i (Imam Syafi'i) berada disampingku, dia berkata “Bagus... 
Engkau telah menjalani kesunahan” (diriwayatkan oleh alhaafizh Abu Amr addaani dar Ibnu 
Juraih) 


Ibnu Juraih berkata “Sebaiknya takbir ini dilaksanakan baik oleh imam atau lainnya” dan anjuran 
Ibnu Juraih ini disampaikan tidak hanya satu orang dari kalangan para Imam. 


Sufyan Bin “Uyainah menugil dari Shadagah Bin Abdillah Bin Katsir : adalah ia menjadi Imam 
sholat lebih selama 70 tahun, bila ia menghatamkan Guran selalu bertakbir, kemudian ia 
mengetahuinya dari Imam Syafi'i dan sebagian guru-gurunya ternyata hal itu juga disunahkan saat 
sholat juga” 


Dan masih banyak lagi pelaku takbir setelah adduha-akhir @uran (ngetiknya terlalu panjang.....”) 


Sedang bentuk kalimatnya tidak terjadi khilaf diantara ulama yaitu “ALLAAHU AKBAR' ini yang 
diriwayatkan mayoritas ulama dari albazzy, tetapi banyak yang meriwayatkan darinya terdapat 
kalimah tahlil sebelumnya, menjadi “LAA ILAAHA ILLA ALLAAHU ALLAAHU AKBAR' 


Karenanya Syekh Islam Abdurrohman Arrozy as-syaafi'i dalam kitab “alwasiithnya berkata “Aku 
melihat para guru-guru cenderung memilihnya saat sholat agar dapat terbedakan dengan takbir 
hendak ruku', “ Dinugil dari albazzy kalimat WALILLAAH ALHAMDU juga setelah takbir. 
| Alfataawy al-Hadiitsiyah Li Ibni Hajar 1/59 J. Wallaahu A'lam Bis Showaab. 


0163. Bacaan Our'an Dari Kaset Dan Cd 
PERTANYAAN : 
Khoirul Anam 


Assalamu'alaikum ikhwan....aku maw tanya ne, membaca alguran kan ibadah ! nah klau 
membaca alguran tersebut direkam ke kaset/cd, trz kasetnya diputar, apakah suara kaset 
tersebut masih tergolong ibadahnya orang yang membaca tadi ? mohon jawaban berikut 
dasarnya.! maturnuwun. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb... PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KASET atau PIRINGAN HITAM 
YANG BERISIKAN ALAURAN : 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 171 ) 


1. SYEKH ABDUL @ADIR AL-AHDAALI 


Suara yang didengar dari piringan hitam atau kaset sama dengan suara al@uran yang didengar 
dari jamadaat, maka tidak di hukumi al@uran (Kitab al-Anwaar al-Syuruug fii Ahkaam as-Shundug 
Hal. 31), Syekh Abdul Gadiir al-Ahdaali membolehkan mendengarkan piringan hitam dengan 
istilah laa ba'sa bihi (tidak ada masalah dengannya) beliau mendengarkan ini dengan syairnya : 


4 yesUN SUS olah PP up PP ye edan Ay 
“Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik, maka aku jawab sesuai dengan penelitian, 
yang demikian tidak mengapa" 
2. SYEKH MUHAMMAD ALI AL-MALIKI 


Merekam alGuran dalam kaset atau piringan hitam dalam menggunakan selanjutnya itu tidak bisa 
lepas dari unsure menghina atau merendahkan martabat al@uran, karenanya merekam alGuran 
dalam kaset atau piringan hitam sebagaimana yang maklum hukumnya haram, juga 
mendengarkan al@uran dari padanya. (Kitab al-Anwaar al-Syuruug fii Ahkaam as-Shundug Hal. 
31), 


3. MENURUT PENDAPAT YANG TERPILIH DIKALANGAN MADZHAB HANAFIYAH 


Kalangan Hanafiyah menyatakan : Mendengar ayat sajdah seperti burung beo, menurut pendapat 
yang terpilih tidak wajib sujud karena bukan bacaan sebenarnya namun sekedar kicauan yang 
tidak di mengerti. Pendapat yang lain menyatakan wajib bersujud karena orang yang 
mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah SWT. Walaupun dari burung yang sedang 
berkicau”. (alFataawy as-Syar'iyyah 1389). 


Bila mengacu pada pendapat-pendapat ini, sudah tidak berdampak pahala pada pemilik suara 
rekaman bahkan menurut Imam Ali alMaliki haram merekamnya. Wallahu a'lamu bis showaab. 


0204. MEMEGANG ALOURAN TANPA KEADAAN SUCI 
PERTANYAAN : 
Maya Puspita 


Assalamu'alaikum. Dalam membaca kitab suci al guran ataupun memegangnya apakah wanita 
harus dalam keadaan suci ( tidak sedang haid-menstruasi ) dan mestikah harus berkeadaan 
belum batal dari wudhu kita ? Jazzakallah khoer. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. HUKUM MEMEGANG ALAURAN TANPA KEADAAN SUCI 
Pai sp OA mad ea Wita LS “ama Giaa al Pb ford 3 Us Aja Sa ae Je AAA GA, 
Ka di, Lidi Sela asa 2 2 Jibu . 3 Pai au SAN ea Lala, SU Apa ni Jali, AS 
dab P jaa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(172 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Para Ulama Ahli Figh (Hanafiyah, Syafi'iyyah, malikiyyah dan hanabilah) sepakat membolehkan 
membaca alGuran atau sekedar melihatnya meskipun tanpa wudhu tapi tidak menyentuhnya, 
mereka juga sepakat bagi anak-anak kecil juga dibolehkan memegang al Guran untuk belajar 
karena mereka masih belum mukallaf namun yang utama tetap memakai wudhu. Kalangan 
Malikiyyah dan Syafi'iyyah mengharamkan memegang al Guran saat seseorang menanggung 
hadats kecil meskipun memakai sarana ha'il (penghalang) atau kayu (tidak menyentuhnya secara 
langsung) namun kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah membolehkannya asalkan penghalang dan 
kayunya suci dari najis." (Fighul Islamy, 1/395). Sumber Kitab : Al Fighul Islaamy wa Adillatuhuu 


1/395. Sumber Link: http://www.ea4nt.com/fkhislami/taharawsalah9.php 
DALIL DARI AL @URAN 


BO) AI! LI La Ips (TI) Dale Vj ng O (TB) 0134 AS 3 IT) m2 KB 


“Sesungguhnya Al-@uran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak 
menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbil “alamiin” (AS Al Wagiah 
11-80). Dalam Tafsir Jalalain diterangkan: 


-0 go 0 02 Log 0O39- 0 9 0g. 30 @ 0.9 0 Me Bo. 
Malin aja emil na ad AA Uj" AB Haa pa "ng 


“KAA YAMASSUHUU” berupa khabar dengan makna larangan, sedang “  ILLAL 
MUTHAHHARUUN” adalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari hadats. Sumber kitab: 
Tafsir Jalalain (bersama Hasyiyah Showi juz IV halaman 166, cetakan Daar Ihyaa al Kutub al 
'Arabiyyah) / halaman 717, maktabah syamilah. Sumber Link : http://islamport.com/d/1/ 
tts/1/35/1753.html. 


Dalam Tafsir Ibn Katsier: 

MAN PAN TAAT NA APN ANA AN TAN NU APA MA YAA NI PA Ng PA KATA 
Bg Oh tea ah pl JONI laa Of AP may dede AJ AA Sep Oa oil 2 pdana SI GS Lima 

0 9 -.9 # Ba ta SL “naas 3 0 0, BN o- 0. a53 “ PP TG NO An San 0d » -— #0 
SIN ASI Ol pp oo JAS yi aa or SU ad ur Al AS op Melayu H MIL pl ag) Lag UUS 3 Lonely. yuli 
2 NAS Ten Un alan NO Dep ana 2 ANE LAN ape Gn Tag mena MEN au dn aa 
“ - 8. 020 8 na 00 Tata tea SEN 3 Y enak o- o SA ya aa ME AT Ha 129 - Na Keane 
AW UL OLI ag V3 JB pelan dala Al dan Bl Iga Ol OT Gt IPAL op SALA oi KI Gal SS Tian 3 S3 JG 
Aap AE SL oh aye sp BIAN Aa Wp ag KI ATI 2 Ji eni aa Al AG Ha Bang ala 

2 ss 1 Re Te NN BK S3 
el Ag ai Lagian JS Sah Sy AA yah oi Ole) 
"Ulama lain mengatakan : LAA YAMASSUHUU ILLAL MUTHAHHARUUN, Maksudnya (orang- 
orang yang suci) dari janabah dan dari hadats. Mereka berkata bahwa yang dikehendaki al @uran 
disini adalah al Mushaf sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu “Umar 
bahwasanya Rasulullah shallallaahu “alaihi melarang membawa Al Guran ke negeri musuh, 
karena beliau khawatir apabila nantinya akan diambil musuh. Mereka berhujjah dengan hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwaththa dari “Abdullah ibn Abi Bakr ibn 
Muhammad ibn “Amr ibn Hazm, bahwasanya didalam kitab (surat) yang ditulis Rasulullah 


shallallaahu “alaihi wasallam kepada 'Amr ibn Hazm: “Tidak boleh menyentuh al @uran kecuali 
orang yang Suci.” 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 173 ) 


Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam al Maraasil dari haditsnya az Zuhri, berkata: “Aku membaca 
di dalam Shahifah (lembaran) disisi Abu Bakr ibn Muhammad ibn “Amr ibn Hazm sesungguhnya 
Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda: WA LAA YAMASSU AL @UR'AANA ILLAA 
THAAHIRUN.” (dan tidak boleh menyentuh al Guran kecuali orang yang suci). Ini adalah 
penemuan tertulis yang bagus, yang telah dibacakan oleh Az Zuhri dan yang lainnya. Seperti 
inilah yang seyogyanya diambil (diamalkan). Imam Daraguthni mengambil sanad hadits tersebut 
dari 'Amr bin Hazm, dan Abdullah bin Umar, dan Utsman bin Abi al-Ash. Setiap jalur sanad dari 
Abu Dawud dan Daraguthni ini perlu ditinjau ulang." (Tafsir Ibnu Katsir, 7/545). Sumber Kitab: 
Tafsir Ibnu Katsier juz VII halaman 545, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.mtwer.com/ 
Guran/t-56-1-79.html 


Catatan: 


Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ada dua versi pada kalimat 


Ba Laga FE 
Pertama, 

Ba Laga FE 
Sesuai dengan redaksi: 
- Mmaktabah shamela dalam satu versi 
- Maktabah marji'ul akbar 
- http://www.mtwer.com/Guran/t-56-1-79.html 
- http://ar.wikisource.org/wiki/ via http://goo.gl/033z5 
Kedua, 

Jas Lain JS Olah Sy 


Sesuai dengan redaksi: 
- maktabah shamela dalam versi yang lain 
- http:/maktabah.jundumuhammad.net/read.php?”vcid-8&vbid-41&vtocid-4519 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
Tnema 1811&idto-1811&bk no-49&ID-1869 


Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Addaara Guthni meriwayatkan : (sanad dan matannya Ibnu Abi 

Syaibah): 
Kala gai ah 4 Rena yg Ola LS JB AA PI AS OP 4 abal DP CASN gp alan al Wa 
WS IS jp og: JB: JET OA ya gel ye dls of Ud At ae UU Lagi: TU er 
basah JB ae P3 tits : APA 


"Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari A'masy dari Ibrahim dari Abdurrahman bin 
Yazid, berkata: kami bersama Salman dalam suatu hajat. Dan beliaupun pergi untuk buang hajat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aza ) 74 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan beliau kembali. Kamipun berkata kepada beliau,: “Berwudhulah Wahai Abu Abdillah, agar 
kami bisa bertanya kepadamu tentang ayat-ayat al Guran”. Abdurrahman bin Yazid berkata, 
beliau (Salman) berkata: “Silakan bertanya akan tetapi aku tidak akan menyentuhnya. 
“Sesungguhnya tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan”. Kami pun 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau dan beliau membacakan beberapa ayat kepada 
kami sebelum beliau berwudhu.” (HR. Ibnu Abi Syaibah). Sumber Kitab: Mushannaf Ibnu Abu 
Syaibah juz I halaman 103, hadits nomor 1106, maktabah syamilah, dan Sunan Addaara Guthni 
juz | halaman 124, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/ 


display book.php”flag-1&bk. no-10&1ID-96 dan http://islamport.com/d/1/mtn/1/56/2045.html 
Addaara Outhni berkata: 


Pi 28x 
PN Na 


Semua rawinya tsigoh. 
DALIL DARI AL HADITS: 
- Al Muwaththa: 


rai Pr ad sj AI A 
Bab Perintah wudhu bagi orang yang menyentuh al @uran 


6BO — 4 yan plang tk Ai Ke pay Sea AS HA pi oa Kd or AA ye ML ya Ha aa 
ab U BA am Urat “ » 

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm bahwa di 
antara isi surat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam yang beliau tulis untuk 'Amru ibn Hazm 
adalah, bahwasanya: "Tidak ada yang boleh menyentuh al @uran kecuali yang bersuci.". Sumber 
Kitab: Tanwiirul Hawaalik juz | halaman 203-204, cetakan Toha Putera Semarang / Muwaththa u 
Maalik juz II halaman 278, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/ 


display book.php?flag-1&bk noz77&1D-3304. 
Dalam kitab al Muntaga, Syarh Muwathta Maalik: 


Ji Peta He 1 IG Ah irama DI yA yaaa Ol Giaa Ui s Tab Ta UT Las Ui Sh jas) 
Ga Aya eny Lag Pelowal Gja sa 

"Fasal. Sabda Nabi, yaitu: “Tidak boleh menyentuh al @uran kecuali orang yang suci” adalah zahir 
bahwasanya orang yang berhadats tidak boleh menyentuh al @uran. Dengan pendapat ini berkata 


Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan sejumlah Fugaha dari shahabat dan yang lainnya dari tabi'in." (al- 
Muntaga, 1/475). Sumber kitab: al Muntaga, Syarh Muwathta Maalik juz I halaman 475, maktabah 


syamilah. Sumber link: http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID-57964. 
Dalam Kitab Sunan Ad Daaraguthni : 


040 5 - 0. 030 0-0“ 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 175 ) 


Bab larangan orang berhadats menyentuh al @uran 
AS PS Jb dat op Kado Sae op yaaa Ul GUI AU ga pad ot ori U alta 1 danan Wika 
SAE Ag dya yel de UI) OT ui Ui pn ot yan play Ale il Io il 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mukhallid, telah menceritakan kepada kami 
Hasan bin Abi ar-Rabi', telah menceritakan kepada kami Abdur Razag, telah mengkhabarkan 
kepada kami Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari bapaknya, berkata: Adalah terdapat di 
dalam surat Nabi shallallaahu “alaihi wasallam kepada 'Amr ibn Hazm: “Engkau tidak boleh 


menyentuh al @uran kecuali dalam keadaan suci.”. (Hadits) Mursal, semua rawinya tsigoh. (HR. 
Daraguthni). Sumber Kitab: Sunan Addaara Guthni juz I halaman 121. Sumber Link: http:// 


islamport.com/d/1/mtn/1/56/2045.html 
Dalam Shahih Ibn Hibban: 
Tati Up DIA ema V3 


"Jangan menyentuh al @uran kecuali orang yang suci." (HR. Ibnu Hibban). Sumber Kitab: Shahih 
Ibnu Hibbaan juz 14 halaman 501, hadits nomor 6559, maktabah syamilah. Sumber Link: http:// 


islamport.com/d/1/mtn/1/7112647.html 
Dalam Kitab al Mustadrak: 

Aa aa Na 
"Jangan menyentuh al @uran kecuali orang yang suci." (HR. Hakim) 
ini Hadits Shahih. Sumber Kitab: Al Mustadrak juz III halaman 479, hadits nomor 1399, maktabah 
syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/1/mtn/1/21/406.html. 


(31479) 
Dalam kitab Sunan Kubra lil Baihagi 

55 TAN TA Yo Sma ma AA 
Bab Wanita Haid tidak boleh menyentuh al Guran 


ca. 8 8 9 0 o- 0.9. A0 A.-0 8 -. h0 20. 220 gen 00 023 0 -9 0. 20 2-3 9 

1534- Wa yaa Ji ee gg gor Gg daa Wikan jin 0 yyag al Uji BU gg Ja yg jap Ae oa ae Uya 
0 0-0. 0 0 0 @. 0 0, 0-8 08 BD. .X 0 2028 0. 50. 30 0. 8. L 3 LO, 0 
PAN OP PT 1 IPA Gt Aan got Lal YP PAI Gan DS Gg Ola Ba Oa Lp Lila Ganga SAI 
0 0. Pap 8 A0. 383 3 -..9 - - 0 0 Pp pa N 8. 3. @ ».- 
OI HA ENY GA ria) PANAI ah CAS jadi Jt dl HS Hang dala AI ae AI Span Of 1 or 
It Aly ame Alai 4 AWo VOLI wes Yg 91 JB Ad) Uda SL 

Telah mengkhabarkan kepada kami Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin @atadah, telah 


mengkhabarkan kepada kami Abu 'Amr bin Mathar, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 
al-Hasan bin Abdul Jabar ash-Shufi, telah menceritakan kepada kami Hakam bin Musa, telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(176 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan 
kepadaku Zuhri dari Abu Bakr ibn Muhammad ibn “Amr ibn Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya: 
“Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam menulis kepada penduduk Yaman dengan 
surat yang didalamnya ada fardhu, sunnah dan diyat. Beliau mengutus dengan membawa surat 
bersagma “Amr ibn Hazm. Rawi menuturkan hadits, dan didalamnya, beliau bersabda: “Dan 
jangan menyentuh al Guran kecuali orang yang suci." Rawi lainnya meriwayatkannya dalam 
bentuk hadits mursal. (HR. Baihagi). Sumber Kitab: As Sunan al Kubra lil Baihagi juz | halaman 
344, hadits nomor 1354. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
flag-1&bk no-71&ID-1409 


Dalam Kitab al Muwaththa: 


128 - Oa 25 JET yi ya gt Ann gt setan Dp pi) gl ga Jt ya Maan ya Jet 20 SIN 2 ha 3 
BE LAU HO EYE la Ul KA IE KK ya jl Ga da lo Sewa 
Pen 


"Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Wagash, 
dari Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waggash, bahwasanya dia berkata: “Aku memegang mushfah di 
hadapan Sa'ad bin Abi Waggash lalu aku menggaruk-garuk kemaluanku”. Beliau lantas berkata, 
“Engkau menyentuh kemaluanmu?”. “Benar, jawabku. Beliau berkata, “Berdirilah lalu 
berwudhulah”. Aku lantas bangkit berdiri dan berwudhu lalu aku kembali.”. Sumber Kitab: Tanwiirul 
hawaalik juz | halaman 64, cetakan Toha Putera Semarang / Muwaththa Maalik juz II halaman 58, 
hadits nomor 128, maktabah syamilah. Sumber link: http://www.islamweb.net/newlibrary/ 


display book.php?flag-1&bk no-7781D-185. 
DERAJAT HADITS: 


PING 2 
- Dalam Kitab Majma'uzzawaa id: 
WB 9 
Bab Menyentuh al Guran 
1512 ja Uj STAN Lena UM JG pelag del Cod Iyan Of jas gp di aa ye" 


"Dari “Abdullah ibn “Umar, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda: 
“Jangan menyentuh al @uran kecuali orang yang suci.” 


- Sac3 3 8 -,9 8 -——. 3. 
Opi ya Ula Karaly KS 3 Ale ly) 


HR. Ath Thabarani didalam (al Mu'jam) al Kabir dan ash Shaghir. Rawi-rawinya tsigoh semua 
(Majma Az-Zawaid, 1/276). Sumber Kitab: Majma'uzzawaa 'd lil Hafizh al Haitsami juz | halaman 


216, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
flag-1&bk no-87&ID-1523 


Dalam Kitab At Talkhiish al Habir: 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 177 ) 


Sa ep BA 3 Sy BIN Sat Vj Seberat yang OP yi SL JL elang le AI elo Af agan 

Up STA Lani VJ ea Ii pke deleA ela A Jang Ga UI JB II eh un MAN, Alai 9 Ap, 
ala P Idi Bag 4 Saat kali 9 aan He Om 2 ya Jl dna lh G3 ab nh 

"Hadits bahwasanya Nabi shallallaahu “alaihi wasallam bersabda kepada Hakim ibn Hizam 
“Jangan menyentuh al Mushaf kecuali orang yang suci”. HR. Addaara Guthyni, al Hakim dalam al 
Marrifah dari Mustadraknya, al Baihagi dalam al Khilaafiyyaat, dan ath Thabaranai, dari haditsnya 
hakiim, berkata: “ Ketika Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, beliau 
bersabda: “Jangan engkau menyentuh al @uran kecuali engkau orang yang suci.”. Di dalam 
isnadnya ada Suwaid Abu Hatim, dia dha'if. Ath Thabarani menuturkan bahwa dia (Suwaid) 


menyendiri. Dengan hadits tersebut. Al Hazimi menghasankan isnad hadits tersebut." (At-Talkhis 
al-Habir, 1/131). Sumber Kitab: At Talkhiis al Habiir lil Hafizh Ibn Hajar juz I halaman 131, 


maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.kl28.com/knol2/?p-view&post-163262 
DALAIL DARI KITAB FIAH 


Dalam kitab al Majmu', Syarh al Muhadzdzab: 
AAN RN PAN AAN RA PA aa ANE LA Pa PE TAS NG & Aa A & 


"Didalam Madzhab Ulama tentang menyentuh dan membawa Mushaf. Madzhab kami keduanya 
haram, dan dengan pendapat ini berkata Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumhur ulama." (Al- 
Majmu', 2/72). Sumber Kitab: Dalam kitab al Majmu', Syarh al Muhadzdzab juz II halaman 72, 


maktabah syamilah. Sumber Link:  http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
flag-1&bk no-14&ID 


Dalam Kitab al Haawi Lil Maawardi: 
ana Fan da bp 
"Masalah : Wajibnya bersuci untuk mebawa dan menyentuh Mushaf. 
Ab jak Up Wind Jai Up 3 0 AI an yast J6 


Imam Syafi'i radhiyallaahu “anhu berkata: “Jangan membawa dan menyentuh al Mushaf kecuali 
orang yang suci.” (Al-Hawi lil Marwadi, 1/143). Sumber Kitab: Al Haawi lil Mawardi juz | halaman 


143, maktabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-69&idto-78&bk no-9481D-50. 


Dalam Kitab Majmuu'ul Fatawa: 


- ar Ti 22 0. SAB na Boga 2.09. Pa Sand 
Lb TU syny st Somad! yaa jypag Ja 5 Jang : 
o 0.0. 000 4g 8 BIN dee 9 9 A0 022 B2 20 ho B8 -. . Lag -0.9o 9 go 4 -0- 
0 sand kan la AI alan AI Jang A5 SAI ASI JELAS ab U) Somnaali yang U dil Rn Las Kania 
5 4 5 5 3 s . “ g A3 Lae 3 Pa 


sal Jaa ana Ke Sale lha Aa ak sana ob GEN na ag Vol yaa 
Ma esa AN aa Sa ala ul, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(178 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Ibnu Taimiyyah ditanya: "Apakah boleh menyentuh Mushaf tanpa wudhu ?". Beliau menjawab : 
“Pendapat imam mazhab yang empat, mushaf al Guran tidak boleh disentuh melainkan oleh 
orang yang suci sebagaimana dalam surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada “Amr bin 
Hazm, 


MN Area 


“Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci”. Imam Ahmad mengatakan, “Tidaklah 
diragukan bahwa Nabi shallallahu “alaihi wa sallam telah menuliskan surat tersebut kepada “Amr 
bin Hazm.”. Dan ini juga pendapat Salman al Farisi, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Tidak 
diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihi pendapat dua sahabat ini”. (Majmu' Al-Fatawa li 
Ibni Taimiyah, 21/266). Sumber Kitab: Kitab:Majmu'ul Fatawa juz 21 halaman 266. Sumber Link: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-22&ID-1452&idfrom-2241&idto-2282&bookid-22&startno-18 


Kalau kita membawa al Gur'an saat bepergian terus dimasukkan kedalam tas saat membawanya 
boleh nggak ? Boleh bila niatnya semata-semata membawa TAS. Bila niatnya membawa alguran 
yang di dalamnya atau membawa TAS dan algurannya maka haram.. 


- 8. 0. 3 04 - 09 - 380. 8 - sa. . 0... -..9 020 0 0-0 - 0g #01 0. 3 0 30 - 
ISL UP 223 Oya Kasalll oa Ja Jaw Udilh SMS yani af mala gl Bgdiso (d. Sejall Kasal (S Lepd ya Komara OS ISI, 
? « ai Oh - SPAN, PPA Ng: Pe Kan 4 0 Pe pap 40 Fao Ka Pn SA 0 0 #-01 0. -— o PA 

2 ab Oka SMS pp nk Alan Uut ji Lgaa Lhonnaal! Jam dua IS Uno Jan 39 paka ca LS 


"Bila Mushaf diletakkan pada sebuah peralatan-peralatan rumah dalam kotak atau pakaian atau 
lainnya maka tidak boleh membawa peralatan ini tanpa wudhu kecuali bila peralatannya yang 
menjadi tujuannya dalam membawanya, bila tujuannya membawa alguran yang ada didalamnya 
atau bertujuan membawa guran dan peralatannya maka haram membawanya tanpa wudhu." (Al- 
Fighu 'ala Madzahib al-Arba'ah, 1/48). Sumber Kitab: Al Fighu “Alal Madzaahibil Arba'ah juz | 
halaman 48, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/fgh/1/29/309.html. 


0 0 2... 0 -. 09 0 - 0 290 .- 0 0 £... s 3. 0. 00 - 0 A0 Ao. Lo. al. 
BUSI ma NAS «ai $ Lead nada LSI Ba bet ly 2) 0 JB lan j0 Oky (lead aa Liomaali Jan jp 1 UU 
0 0. 09 - 0. 0go. 08, - 

GS DI (Gp) Ae Lemak jl jp «Lima Gl: 


"Faidah: Diperbolehkan membawa mushaf besertaan di dalam kotak meskipun berukuran sangat 
sempit. Imam al-Barmawi berkata: Meskipun berupa tidak lebih dari barang hasil jahitan jarum tapi 
dengan kondisi hanya dikehendaki membawa kotak tersebut, begitu juga bila tanpa tujuan 
apapun, berlainan dengan pendapat dalam kitab Tuhfah, bahkan boleh ketika dikehendaki 
membawa keduanya (mushaf dan kotaknya) menurut pendapat Imam Ramli. Selesai fatwa 
Sulaiman al-Kurdi." (Bughyah al-Mustarsyidin: 26). Sumber Kitab: Bughyatul Mustarsyidin 
halaman 26, cetakan al “Alawiyyah Semarang / halaman 52, maktabah syamilah. Sumber Link: 
http://www.kl28.net/knol6/?p-view&post-1046746&page-12. Wallaahu A'lamu bishshawaab. | UZ 
| 


0211. Al-Ouran dan realitas kehidupan 
Oleh Masaji Antoro 


Janganlah bersedih !! Jalani hidup dengan CINTA..!! Semoga kita kian semangat dalam menjalani 
setiap episode KEHIDUPAN yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita dengan segenap CINTA 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 179 ) 


dan KEIKHLASAN... 
KENAPA AKU DIUJI...? 
“ OS : Al-“Ankabuut ayat 2-3 : 


"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:"Kami telah beriman", 
sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum 
mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia 
mengetahui orang-orang yang dusta". 


KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN...? 
» OS : Al-Baagarah ayat 216 : 


"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui". 


KENAPA UJIAN SEBERAT INI...? 

“ OS : Al-Baagarah ayat 286: 

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". 
RASA FRUSTASI...? 

» OS : Al-“Imraan ayat 139: 


"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah 
orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman" 


BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA...? 
OS : Al-“Imraan ayat 200 : 


"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah 
bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertagwalah kepada Allah supaya kamu beruntung". 


BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA...? 
“ OS : Al-Baagarah ayat 45 : 


"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 


berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu", 
APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI...? 
» OS : At-Taubah ayat 111 : 


"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan 
memberikan surga untuk mereka". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 180 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KEPADA SIAPA AKU BERHARAP...? 

» OS : At-Taubah ayat 129 : 

"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal" 
AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI...!!! 

“AS : Yusuf ayat 87 : 


"dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat 
Allah, melainkan kaum yang kafir". 


"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan 
lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala 
sesuatu". (AS : An-Nisaa' ayat 86) 


MARI KITA selalu BERBENAH dan terus BERBENAH untuk memepersembahkan yang terbaik 
dalam HIDUP INI... Dengan torehan kemuliaan dan semangat pantang 
menyerah...Dimanapun...Kapanpun dan dengan siapapun ... Selama Allah swt menjadi tujuan 
utama kita, Insya Allah kita akan menjadi hamba yang Dia cintai dan meraih kata BAHAGIA 
sebagaimana doa yang sering terlantun "untuk kebahagiaan DUNIA dan AKHIRAT....". 


Sumber : www.fb.com/notes/121323431242596 


0215. Ketentuan Memegang Mushaf Tanpa Wudhu 
Menurut "Maalikiyyah" 


Oleh Masaji Antoro 


(HD 3SU Ul Rn ab Ana USA OS Of 1 Urdon 3 bg pb 0 yag Ugaka dalang gl Kenali aa Je be jasa 1 IU ASIN 
Mdap al pa Gde Ui 03 OT 1 UdE WAT GAN GIA by OS Ih le ls ta JAS Ta al 
23 Oyds alah Old j3 Aili 1) dalam al AS Sioasali Jan OT: UU e Hy Aina) Lado Gal Jalan W L2, 
Ob JIN Otb,3 1, Alah bejatag P yak yeh snbg Oa AS akan UN dat Tn j1 Jia Hem 
Lakaza yf Lana lala OS Ol 5 gaul Al SINI J yang oya ES Als Login Saki UG Ol 1 WI Laluna alel OS, 
JEN Ap SUS lks Lady Lilo all SIS Ig Car omey HIS oa WS 3 BA Ny 203 Ogap Soul jae Lab j pns 
aka 


Kalangan Malikiyyah berpendapat bolehnya memegang atau membawa baik secara keseluruhan 
atau sebagian mushaf al-Guran tanpa wudhu bila memenuhi ketentuan : 


» Tertulis dengan selain bahasa arab 


“ Terukir dalam dinar, dirham atau hal-hal yang biasa dipergunakan untuk niaga karena untuk 
menghindari adanya masyaggat dan dosa sebab sulitnya menghindarinya 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 181 ) 


» Tersimpan dalam sesuatu yang terjaga 


Sebagian kalangan ini berpendapat “Boleh membawa guran dalam sesuatu yang terjaga bila 
hanya sebagian guran saja didalamnya namun bila kesemua yang terdapat dalam guran tetap 
tidak boleh membawanya tanpa wudhu 


Dalam bolehnya membawa mushaf alguran dalam sesuatu yang terjaga menurut kalangan 
Malikiyyah di syaratkan : 


22 Pembawanya Muslim 
22 Al-gurannya tertutup dengan sesuatu yang dapat mencegah dari kotoran. 
« Pembawanya pengajar atau pelajar @uran 


Boleh bagi mereka berdua membawa mushaf al-Guran meski tanpa wudhu baik bagi yang sudah 
mukallaf atau belum bahkan bagi wanita haid sekalipun. 


Sumber : al-Figh “alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/48 


0253. Pendahuluan Arrohmaan Daripada Arrohiim Dalam 
Basmalah 


PERTANYAAN : 
Lihat Selengkapnya 


Dalam basmalah suroh Al-fatichah : "Dengan menyebut asma Allah maha pngasih lagi maha 
penyanyang". Mengapa tidak disebut maha penyayang terlebih dahulu.. lalu maha pengasih ? 
bukankah apabila seorang hamba telah disayang maka akan dikasihi ? 


JAWABAN : 
Arif Kurniadi 


Yang ane pernah dengar begini : Arrohman diartikan sbgai Maha pengasih di dunia dan akherat., 
Sedangkan Arrohim Maha penyayangnya Allah khusus di akherat mohon koreksi dan 
pencerahannya.. 


Syaivul Ma'ruv 


Waguddima arrahmaan 'ala arrohiim liannahu khooshun...walihaadza yaa rohmaanuddun,ya 
lilannahu ya'imu almu'minu wa alkaafiru wa alrohiimu alaakhiroh liannahu yukhoshshsul mu'min.. 
( Nihayah azzayn hal 4 |. 


Masaji Antoro 
BS esai Bol Ode JA el Ba OY AI ga Tt GAN ey yaaa ya LA Lesu Oia Oleo en jl yA 
AI ad JW Yo SI pen ey pai Ap Le LA C5 pol SY Lagals AI pady Jpkball Hlady Ieioilk alas 
Pd Is patin ye, " ay P3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 182 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lafadz ARRAHMAAN ARRAHIIM adalah sifat musyabbihat yang bentuknya berfaedah 
mubalaghoh, lafadz ARRAHMAAN lebih baliigh (sempurna maknanya) ketimbang lafadz 
ARRAHIIM karena penambahan huruf pada bentuk kalimat (biasanya) menunjukkan pada 
penambahan makna, seperti pada lafadz «: (tanpa tasydiid artinya putus) dan lafadz «ss (dengan 


tasydiid artinya menjadi memutuskan.... membuat terputus-putus ). 


Lafadz 'ALLAH' didahulukan atas keduanya (arrahmaan dan arrahiim) karena “ALLAH' adalah isim 
dzat sedang keduanya isim sifat, lafadz “ARRAHMAAN' didahulukan atas lafadz “ARRAHIIM' 
karena lafadz ARRAHMAAN sifat yang khusus dimiliki oleh Allah karenanya tidak boleh bagi 
selain Allah disebut ARRAHMAAN berbeda dengan lafadz ARRAHIIM. | Ignaa Li as-Syarbiny 1/6 |. 


0317. Dinamika Tadarusan al@uran 
PERTANYAAN : 
Fero Stp As-Samawaat 


Bagaimana hukumnya membaca (tadarus) al-guran dengan suara yang jelas di musholla atau 
masjid dan terdengar orang lain yang masih sedang sholat wajib atau sunah ? 


JAWABAN : 
Ayi Yuniar 


Memang tak asing ditelinga kita mendengar kata “TADARUSAN”. Sebenarnya apakah yang 
dimaksud dengan tadarusan ?? 


Secara garis besar, TADARUSAN adalah membaca al-Guran dengan secara bergiliran 
melibatkan dua pihak (pembaca dan penyimak) dengan mengeraskan suara. Lalu bagaimana 
hukum membaca al-Guran dengan bergiliran seperti itu, apakah hal ini merupakan suatu bid'ah 
atau bukan? Imam Nawawi, dalam kitab beliau, at-Tibyan (sebuah kitab salaf yang menerangkan 
tentang adab dan tata cara menjaga al-Gur an) menjelaskan sebagai berikut: 


OLI 2 3 lekas : 
baka CV DP (dj 31 Lab ya AVI Ding Sa PENS pel Deal Uas eni Dip Kelam maa Ul yag 
Aom V1 JUS caas Is AL Aan ML Jia IS) Cepu jilor. 
SE Ga ol S3 3 LS Ul Hdb cor Al aka lal 9 Oli 

"(Pasal : membaca al-@uran sambung-menyambung secara bergantian) 
Yaitu sejumlah orang berkumpul, sebagian dari mereka membaca sepuluh ayat atau sebagian 
atau selain itu, kemudian diam (menyimak) dan yang lain meneruskan pembacaan, kemudian 
yang lain membaca. Ini adalah boleh dan baik. Imam Malik RA telah ditanya dan beliau menjawab: 
"Tidak ada masalah dengan hal seperti ini”. Begitulah beliau, Imam Nawawi menjelaskan perihal 


"KEBAIKAN” dalam TADARUS-AN ini. Heran, ada saja segelintir orang yang membid'ahkan 
TADARUS-AN yang sudah jelas ini adalah amalan salafuna as-Saleh. 


Kemudian bagaimana dengan mengeraskan bacaan al-Gur'an ?? 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 183 ) 


Kerap kali terdengar omongan2 miring dari segelintir orang, perihal mengeraskan pembacaan al- 
@uran dengan keras, seperti pertanyaan, "kenapa jika tadarus dengan mengeraskan suara???? 
B...ukankah hal ini mengganggu kenyamanan pemeluk agama lain???” 


Sering kali kita dibuat miris dengan pertanyaan semacam ini, yang sejatinya pertanyaan seperti itu 
hanyalah pertanyaan yang menghalangi syiar Islam berkembang di seantero jagad raya ini, wa bil 
khusus, di bumi Nusantara tercinta ini. 


Mari, sejenak kita simak baik-baik, menilik kembali isi kandungan dalam kitab at-Tibyan tentang 
persoalan semacam ini. 


Bl, opal d3 Las 


Selong (isl IL na ad) Hlontal Ie ld ore) sewa 3 3S gate elus IE LA Gan Ol Asa ip Jai Ida 
Sami jaka 4 elo YI Soul (de alla JUI, 


... (Pasal : membaca al-Gur'an dengan suara keras| 


Ini adalah merupakan pasal yang PENTING dan PATUT DIPERHATIKAN. Ketahuilah, bahwa 
banyak hadits dalam kitab shahih dan lainnya menunjukan ANJURAN mengeraskan suara di 
waktu membaca (al-Guran).” 


Dalam kitab beliau ini dijelaskan juga tentang beberapa atsar yang menunjukan anjuran 
merendahkan suara. Lhaaa kok bertentangan satu sama lain?? Untuk memahami akan hal ini, 
beliau (Imam Nawawi) menjelaskannya secara terperinci, dengan menghadirkan pendapat ulama, 
seperti yang tertera dalam keterangan berikutnya, 


saka Pa sal 3) Jd Jalu pl ai) Ju: 

SU LP OB NS IK ya CB Ikasi ygd cela JI oya Haul JL YI OT lia 3 dak JUYI, LINI og HE daa 
SAI CAS bat MY, CPU ya Jasast Cai. ca JI Gala SMUN, LT Ah Jali OY eaasl SnaI mag elu 
YG Lalai (eg HU ya 20m Ie3 yag 1 BUAS 3 dana aa) jang Cam) An Dang 9 ad SN IP pati 

AN Geli OLI ola natal Ob “Juasi CARD COLI Olla ya Lari 0 ia Lagas. 


"Berkata, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya, Cara menggabungkan antara hadits- 
hadits dan atsar-atsar mengenai hal ini, ialah bahwa memelankan suara lebih jauh daripada riya. 
Merendahkan suara lebih utama bagi orang yang takut berbuat riya. Jika tidak takut berbuat riya, 
maka MENGERASKAN SUARA LEBIH BAIK karena lebih banyak diamalkan dan berfaedah 
meluas kepada orang lain. Maka yang demikian (mengeraskan suara hingga terdengar orang lain) 
LEBIH BAIK dari pada yang hanya mengenai diri sendiri. Dan karena bacaan dengan suara keras 
menggugah hati pembaca dan mengarahkan pendengarannya kepadanya, mengusir tidur, 
menambah kegiatan dan menggugah orang lain yang tidur dan orang-orang lali serta 
menggiatkannya.” 


Banyak riwayat yang menyebutkan tentang anjuran mengeraskan suara. Imam Nawawi dalam 
kitab beliau ini, mengemukakan beberapa hadits yang berkaitan dengan hal ini. Diantaranya, 
hadits yang diriwayatkan dalam kitab shahih dari Abu Hurairah, sebagai berikut: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 184 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AA OLI Goku ab pall mo Ud LSI Li Osis mhng dala AI Clan al Jay case : Ibn en ina alus 
(ken g Gobel ol3)) 

Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata, "aku mendengar Rasulullah so Wl ulc sug Bersabda, 
"Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti yang didengarkan-Nya dari seorang Nabi yang 


bagus suaranya melagukan al-@uran dan MENGERASKAN SUARANYA.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 


Sel y 0 ylotaa oten Jallk Urea BI 3) Olol BY Gb 1 lag ale A1 daa Al Syary JB JB Us say Gl P3 
(ebeg SE lg OLI ce bin PS Oky Jah OLAIU Alya oya jln 


Dan dari Abu Musa (al-Asyrri ra.) bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh aku mengenal 
suara rombongan al-As'ariy di waktu malam ketika mereka masuk dan aku mengenal tempat- 
tempat mereka dari suara mereka ketika membaca al-@ur'an di waktu malam, meskipun aku tidak 
melihat tempat-tempat mereka ketika mereka berhenti di siang hari,” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Naaah lhooo, bukan BID'AH to TADARUS-AN itu apalagi dengan mengeraskan suara, justru inilah 
amalan sunnah. Napa dianggep bid'ah ??? 


Terakhir, kami kutipkan keterangan Imam Nawawi dalam kitab beliau, at-Tibyan ini, 
ARI Olg tb oU Uh BI emg Als OP Ai "Jail! ya Jhaill Jai Doa PAT U Gil ye Ida JS 1 cl 
Hi 3, RE Hi ya Aa Jua Up solid UV edel lol ISU Urai deler ya Gel II HS ORI al 


"Saya (Imam Nawawi) katakan, semua itu sesuai dengan rincian yang saya jelaskan secara 
terperinci di awal pasal ini | 8 & cd! sll |. Jika takut mengalami sesuatu yang tidak 


diinginkan dengan sebab mengeraskan suaranya, maka janganlah mengeraskan suara. Jika tidak 
takut mengalami hal itu, DIANJURKAN MENGERASKAN SUARA. Bilamana pembacaan 
dilakukan oleh jama'ah secara BERSAMA-SAMA, maka DIANJURKAN DENGAN SANGAT agar 
MENGERASKAN SUARA berdasarkan alasan yang lalu dan karena manfaat bagi orang lain. Dan 
Allah Maha Mengetahui... “semoga yang sedikit ini bermanfa'at. 


Hayo tadarusan... 

0339. Seputar "Yaasin" dan "Yaasin Fadhilah" 
PERTANYAAN : 

Ac EDy Amin 

Riwayat "Yasin fadlilah" itu dari mana dan apa faedah membacanya ? 
JAWABAN : 

Bahrul Widad 


Yasin Fadhilah itu tertib ( penyusunan runtut ) dari Ulama layaknya semacam "Rotib Haddad" 
dsb.. lihat Abwabul Faraj karya S.Mhmd ibn 'alawi al Maliki hal.100, dalam kitab itu juga dijelaskan 
khasiatnya antara lain : insya Allah tercapainya hajat, mudah segala urusan, bebas dari kesusahn 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 185 ) 


dan hal yang memprihatinkan, selamat dari malapetaka dsb. 
Mbah Jenggot II 


Dalam lingkungan madzhab asy-Syafi'i, jika seseorang dalam keadaan akan meninggal atau 
sakaratul maut, maka sunah dibacakan Surat Yasin sebagai wasilah dan harapan untuk 
meringankan beban yang dialaminya. Hadits yang dijadikan dasar hukum ini adalah sabda 
Rasulallah berikut: 


021 0. -. Iso 0. 0-0 — Ba - 
SE JP oa lag Ala AI lo gal Jb 
“Bacakanlah Yasin di samping orang yang akan mati kalian.” 


Status shahih hadits tentang pembacaan Surat Yasin di samping orang yang sedang sakaratul 
maut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ahmad dan al-Hakim ini masih 
diperselisihkan ulama ahli hadits. As-Suyuthi menilai hadits hasan dalam al-Jami' ash-Shaghir (no. 
1344| dan Imam an-Nawawi mengatakan dha'if yang didukung oleh ad-Daraguthni. Namun, Abu 
Dawud tidak memberikan komentar dha'if pada hadits yang sudah di riwayatkannya tersebut. 
Sementara Ibnu Hibban menilai hadits tersebut adalah shahih. Abu Dawud dalam Sunan-nya tidak 
berkomentar dha'if, artinya menurut kaidah sebagian ulama, ketika Abu Dawud tidak memberi 
komentar dha'if dalam hadits yang dibawakannya, maka hadits tersebut berkisar antara shahih 
dan hasan menurutnya. 


Sedangkan hadits shahih dan hasan sendiri dapat dijadikan hujjah apalagi hanya dalam kapasitas 
keutamaan amal. Jika ketetapan ini diterima, maka ketika di temukan hadits riwayat Abu Dawud 
dan beliau tidak memberikan komentar dha'if, maka berarti hadits tersebut tidak dinilai dha'if oleh 
beliau. Andaipun hadits di atas dha'if, namun tetap bisa diamalkan sebagai fadha'ilul 'amal, 
apalagi jika masih ada ahli hadits yang menilai hasan atau shahih. Selain itu, hadits di atas 
dikuatkan hadits riwayat al-Baihagi dari Ma'gil bin Yasar yang dinilai as-Suyuthi shahih berikut: 


(SE dan Laga A3 Uya pa LA GB IN Up la oa G3 YA 
“Siapa yang membaca Yasin karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah lampau diampuni 
Allah. Bacalah surat tersebut di samping orang yang akan meninggal”. Sebetulnya, sunah 
membaca Surat Yasin tersebut masih diperdebatkan ulama, ada yang mengatakan khusus untuk 
orang yang akan meninggal dunia (pendapat mayoritas ulama) dan ada pula yang mengatakan 
sunah dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia juga. Bahkan ath-Thabari mengatakan 
bahwa mengkhususkan hadits tersebut untuk orang yang akan meninggal dunia adalah tidak ada 
dalilnya. 
Rujukan : 
Al-Adzkar hlm. 131-132. 
Faidh al-Gadir juz 2 hlm. 85. 
Ibanah al-Ahkam juz 2 hlm. 151. 
Al-Adzkar hlm. 15. 


Faidh al-Gadir juz 6 hlm. 246. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 186 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lihat Faidh al-Khabir fi “Ilm at-Tafsir hlm. 175 


Bahrul Widad 


Mengenai membaca Yasin itu sudah jelas dalam uraian itu.. Mengenai membaca "Yasin Fadlilah" 
saya pada tahun 1990 ikut Musyawarah MMPP-RMI di Ponorogo.. Pada saat itu Pertanyaan 
datang dari PP.Sidogiri dan hasil rumusan jawabannya : Mencampur bacaan do'a-do'a dalam 
surat yasin hukumnya boleh.. Pencetusnya adalah Syaekh al-Buni dalam kitab al-Fawaid hal.5. 
Ketentuan ini sebagaimana diperkenankan mencampur al-@ur'an dengan tafsir (lihat al Fatawi al- 
Haditsiyah karya Ibnu Hajar hal. 331 ). 


3793. PERINTAH MEMBACA TA'AWUDZ DALAM 
AL-GUR'AN 
PERTANYAAN : 


2 Syuhada Sy 

Assalamualaikum... pak. mas.. aku pernah denger seorang khotib ketika mau mengucapkan ayat 
al gur an begini “ goolallaahhu ta'ala fil gur anil adzim.. A  U'DZUBILLAHHI 
MINASYSYAITHONIRROJIM setelah itu baru membaca ayat al gur an". Pertanyaan saya : 

1. apakah khotib itu termasuk berbohong ? karena di dalam al gur an tidak ada bacaan taawud.. 

2. terus solusinya yang tepat gimana ? 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Perintah membaca ta'awudz bisa ditemukan dalam Algur'an, surat an- 
nakhl ayat 98 

Dan hukum membaca ta'awudz adalah sunah 


Jl lal yo db Set Ul Uli 156 


Maka jika engkau membaca guran,maka berlindunglah kepada allah dari gangguan syetan yang 
dijauhkan dari rahmat Allah 


- Tafsir Ibnu Katsir 


AUL Igtusiww ul ul 313 Iss ISI : - alwg Gale Al alun - Ayi ulu ade ole Olesi All yo ol (55 
VP ME9 M3 Ly Jis gal ala el sale Elon KS « Lenlga yul Mai Lo gAg . ma dl uli! yo 
ially Sandi ag «sama Jgl 198 Abaya BilatiwNI 4933 og Tuas Yi la 389 . dodi . 

Siilly usil yo Arioug « Ale balSyg Gel 3 Sola le paul JW bel yall laut Sic GoletwI 9 cusallg « 
OS lgil 5 piliwull Kila yulg B3a2 Lc 4S53 B9dul JB 3S loil Bilaiwdl Ul adl segondl Ua5 Igls 
01 Samng « luul Band ul yo lh Sio Uigall Hati 99 Sogill Jiig . HI odgy Laualg « 890 3gp 
Selain SE asa ea dn 25 aa la ea Asa ses wal late coba 


- Tafsir Baghowi 


| 2 SJ ball yo Jb sim Ll ol, IG (98)) 
JgiS (aa Jl Ula yo Wb sim) Ul isl msl SI (Ubi 3 IS) : olleig Ulu J3 
(6 - Ssiloll) "Teks GD Jl aing ISI "1 lai. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 187 ) 


oli tel) Sic dim olanwYlg 
selall J3 Balai Ul de elalell SI, 

(43 001. baw duod al J3 

pal ulkus so dil 3321" Jay "abal". 

Std) panel gal Lol & Aa ul Up Gamal d2 Sama gl byasl « soul Amal xp Sala ac bus, 
adl Apa 2 asbio 01 sura vil 61 molar Menu 4 B0 Ly 306 Le dat ban! 4 mall Ly ale lia 

Na MT 
ASdi9 0 0D yo « as ll Ulauill yo cb Sec ul ag | Ls SD Sol BS Al Ulswg « OLc.W05 
« V9 . 

Ala! 9d di Fila d9 « ya! digallg , digall : 050dg9 4 sat ! ditig «MSI: aKtig 1 gac JB 
&Y. 


- Tafsir thobary 


ml Ulil yo dil Asu GI cal53 18 (98) 
Ulbutdl 0 db Setu LuLill U)B Sns0 4 CS ISIg saus le All Laka Sono duil 0,55 Hlles Jai, 
Waiual Islg raris ASI iso ULS9 -aiill also Sl 55 3all yo dil ac 33 Ansell Jal Las US9 asal 
Sisa Sei oo UI ISS US gd el UN sel yo JB lal A9 X9 £ Ulil 138 Laws Jl Ubud yo AL 
(2 Jl Udit G0 IL AitaB) 33 Lula « oliiung Lo Obito (S9 Kol Li ul do adl Ulbus 9 
Up Al Stay ag al 3 0 al Rama up HNS Y al sg. LAI9 ANE 8 laulg sa WI se 
UB SI gai 3 43 sio M5 wal USG -slg La RA Ad al laa gl ul JB mall ulu, 
Ubi Yo di Ssi SI S3 5) Jg3 93 1213 Ual JB JB cg al LouSI 1JB alga cilaS 

ale oobe Jd ll dll yo Jd Ig3 :JB (Jl. 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya98.html 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/890181997671276/ 
www.fb.com/notes/913769751979167 


4345. ANTARA BASMALAH DAN TA'AWUDZ SEBELUM 
MEMBACA AL-GUR'AN 
PERTANYAAN : 


2 Ozy Albert 

Assalamu'alaikum. Kenapa ketika bilal jum'at membacakan ayat Al-@uran tidak membaca 
basmalah, padahal hadits menerangkan segala pekerjaan yang baik menurut agama harus diawali 
dengan basmalah, karena kalau tidak bagaikan hewan yang nggak ada ekornya (keberkatannya 
kurang). 


JAWABAN : 


2 Ahmad Saepul Bahri 
Wa'alaikumussalaam. Membaca basmalah sebelum membaca Al-Gur'an hukumnya sunnah 


MB dl. 33 posig Judlg lgnols gl DL HA Haw ellil yo J9 sold 23W dowill Gi (3) - 
O1 yo yysdll 


(Cabang| Disunnahkan membaca basmalah untuk tujuan membaca Al-Guran walaupun ketika 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(188 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ditengah tengah membaca surah Al-@ur'an di dalam sholat maupun diluar sholat, begitu juga 
disunnahkan membaca basmalah untuk tujuan mandi, tayammum, maupun menyembelih 
binatang. Fathul Mu'in halaman 51. 


? Mas Hamzah 

Kenapa bilal Jum'at yang baca ayat Al-Guran di sebelum adzan pertama itu cuman baca audhu 
billa lalu baca ayatnya, tanpa adanya bismillah? Karena ada perintah baca ta'awudz sebelum baca 
Al-Gur'an, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 98 : 


ma Ular yo IL Asiah GL S3 156 


"Apabila kamu membaca Al-Guran , hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Alloh dari 
godaan etan yang terkutuk ". 
- Kitab tafsir Ibnu Katsir IV / 602 : 


all lbs yo bl Setub LL s3 6 

ali gusti ul Ulil Sel, Igo ISI » - alang calo All Kala - Ai Ul ale oo li WII yo sol Ia 

VP 2MEI MA Lg Jis gal ala el ale lan KS « Lenlga yaa WA Lo gdg . aa ll uli yo 
diallg Son ag « puusill Jal 949 db guwo Hleiw NI 93 B3 lgll Cus VI Lor8 589 . dos . 

Kilo syaill yo Aing « le bass Mel SI ale yaah Wb del jl lau Sic alat 493 usallg , 
B9 J3 3S lai Sale YUI dl, seoadl UB Igl9 


"Apabila kamu membaca Al-@uran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Alloh dari 
godaan setan yang terkutuk ". 

Ini adalah perintah dari Allah ta'ala kepada hamba hambanya melalui lisan Nabi shollallohu 'alaihi 
wasallam, yaitu ketika mereka berkehandak untuk membaca Al-Gur'an agar meminta perlindungan 
kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk, ini adalah perintah sunnah bukan wajib. Menurut 
Imam Ibnu Jarir dan imam imam lainnya bahwa ini sudah menjadi ijma'. 


Makna isti'adzah atau permintaan pertolongan ketika akan memulai baca Al-@ur'an adalah agar 
bacaannya gori' tidak samar dan tercampur campur dan mencegahnya dari tadabbur dan tafakkur, 
oleh sebab itulah menurut jumhur ulama' bahwa bacaan ta'awudz hanya ada sebelum baca al 
gur'an. 

- Kitab tafsir Al-Aurtuby X / 159 : 


Ags Aoi NI 058 Ul yag : Sasly Ulu A8 all Ulu yo AL Siwb ULall Ol 56 2 ola d3 
He Ira Ud JI yA. ul y0 AL Sid Mel, 93 SAS IBI sepis JI blus JLSII slle W 3 
ob coal Sesi 5 lil ag Ji CSI ISI : el 90 Jp 5 Bell ay Siual Ma aadg 49 lay Jasdlg 0 si 

JB Ada RSI yes - ag le Al soduo - Al Jas) tom ? JB Au y2 pabo Up sx S2 S3. JSb 

alang ale all alus dal al SAS Kes il (Sya » king agam as Olla Go el Age al sell 

“Sela JB BL 33 doa LS. 


Firman Allah ta'ala "apabila kamu membaca Al-@uran , hendaklah kamu meminta perlindungan 
kepada Alloh dari godaan setan yang terkutuk ". Ayat tersebut bukan perintah baca ta'awudz 
setelah baca alguran tetapi baca ta'awudz sebelum baca Al-@uran, sebagaimana 
ucapanmu :"ketika kamu makan maka ucapkanlah basmallah " maksudnya jika kamu hendak 
makan. Jubair bin Muth'im meriwayatkan dari ayahnya berkata : "aku mendengar Rasululloh 
shollallohu 'alaihi wasallam ketika memulai sholat berkata : allahumma inni a'udzubika minas 
syaitoni min hamazihi wanafakhihi wanafatsih". Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 189 ) 


shollallohu alaihi wasallam dulu membaca ta'awudz di dalam sholatnya sebelum membaca Al- 
Gur'an." 
- Kitab tafsir Al-Baghowy V / 43 : 


Ags (Oa ll Ula yo Ali Ssi ) Ulil del cal 2s (Ulil ol 56) : ollaig law Us 
ale elabll Is . Ulil del ac diw Bilas . ( 6 - oval) "Ig kuala IS": dl 
ss jl lal serai Sage "2 Jaa ol sala laman #asa al J9: bell Jis lataNI-a " 


Firman Allah subhanahu wata'ala : "Apabila kamu membaca Al-@uran (maksudnya ketika engkau 
hendak membaca Al-@ur'an) hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Alloh dari godaan 
Setan yang terkutuk" sebgaimana firman-nya "apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka 
basuhlah mukamu ..." (Al-Maidah ayat 6). 

Ta'awudz hukumnya sunnah ketika akan membaca Al-Gur'an. Menurut Abu Hurairoh setelah baca 
Al-Gur'an lafadz bacaannya adalah "a'udzu billahi minas syaitoonir rojiim" 


2 Ghufron Bkl 
Dan jagalah dengan benar benar untuk membaca basmallah di awal setiap surat selain surat 
baro'ah, karena kebanyakan ulama' berpendapat bahwa basmallah termasuk ayatnya surat, ketika 
basmallah tidak dibaca di awal surat maka dia termasuk orang yang meninggalkan sebagian yang 
sempurna menurut kebanyakan ulama'. Adapun membaca basmallah dalam permulaan yang 
setelah awal surat walaupun satu kalimat maka hukumnya boleh , tidak membaca basmallah juga 
boleh, hal itu TERSERAH bagi pembacanya. Wallaahu A'lam. 
- Kitab Nihayah @oul Al-Mufid : 
agoll Josll dala : 
Sob GS Lg Isl 58 al Lil ade sll JSI 4 delay 26 dogw JS Jal dlawall 21,9 dc laslbulo 
sll yo JII Lgoneg9 Aom 3 28 doko dg ygwdl Sila x00 los Sl 99 lol ey HSNI Sic GoisJl Las 
a33 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/946905958665546 


0350. Membaca Ta'awwudz dan Basmalah pada surat 
"at-Taubah" 


PERTANYAAN : 
Piezank @-zu Maniz 


Assalamu'alaikum. Apakah benar bila membaca surat "atTaubah" itu gk bOleh pake ta'awudz atw 
basmalah?sykrOn 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Kalau baca ta'awwudz mengawali pembacaan suroh tersebut maka 
diperbolehkan, sedang kalau baca BASMALAH itu terjadi perbedaan pendapat diantara Ulama 
tentang hukum membaca BASMALAH pada awal surat "BAROO-AH" (surat attaubah). 


Si aa ce dela Boga to pai Jap BIL pn Anal MD le Jala La Snail By Ab ma de (PI KAP Pan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 190 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jasa CudeI JB LS LT 3 eyang Ul 3 Akmal 0 KE Lori Boles ol Aa AU JG Lao db Ds Lag SA OS Uji 3 Us: 
PES ET Go Ud gr 


Menurut Imam ROMLI hukum membaca BASMALAH pada awal surat baraooah adalah MAKRUH 
sedang menurut Imam Ibnu Hajar membaca basmalah diawal surat hukumnya haram, sedang di 
tengah surat hukumnya makruh. | Hawasyi Assyarwaani wa al “ubaady 1136 |. 


Kenapa surat ATTAUBAH tidak diperkenankan membaca basmalah ? Ada beberapa pendapat 
terkait tidak terdapatnya BASMALAH dipermulaan surat BARAA-AH/TAUBAH : 


1. Basmalah mengandung makna kasih saying dan kedamaian sedang surat baraa-ah 
diturunkan sebagai surat untuk perintah m...engangkat pedang (perang) yang tidak ada 
ketentraman didalamnya, ini adalah pendapat alMarwy ra. Dan Sufyan Bin 'uya'inah 


2. Sudah menjadi kebiasaan dilingkungan orang-orang arab dimasa kaum jahiliyah bila 
telah terjadi kesepakan perjanjian diantara mereka kemudian kesepakatan tersebut mereka 
rusak maka surat perusakannya tidak diawali dengan tulisan basmalah, seperti halnya 
turunnya surat baraa-ah (at-taubah) sebagai perusak perjanjian genjatan senjata antara 
nabi Muhammad dan orang-orang musrik maka nabi pun mengutus sahabat Ali bin abi 
thalib untuk membacakan surat baraa-ah dengan tanpa basmalah sebagai bentuk 
menjalankan kebiasaan mereka dalam merusak perjanjian. 


3. Terjadi perbedaan dikalangan para shahabat yang menyatakan antara surat baraa-ah 
dan surat al-anfaal (surat sebelum baraa-ah dalam penulisan sekarang), diantara mereka 
ada yang beranggapan keduanya satu surat ada lagi yang beranggapan keduanya dua 
surat karena para shahabat tidak memberikan celah antara surat baraa-ah dan surat al- 
anfaal berdasarkan pendapat yang menyatakan keduanya dua surat, dan tidak menuliskan 
basmalah berdasarkan pendapat keduanya satu surat, para shahabat rela menerima jalan 
tengah ini, pendapat mereka merasa terlindungi dan argumentasinya ditetapkan dalam 
mushaf. 


4. Terjadi penaskhan (penghapusan) diawal surat baraa-ah sehingga basmalanya pun ikut 
terhapus bersamanya, ini pendapat Ibn Wahb, Ibn Gaasim, Ibn “Abd alhakiim dari sahabat 
Malik ra seperti yang telah dinugil oleh imam Aurthuuby. 


5. Dari Ibn “Ajlaan dan sa'id Bin Jubair surat baraah membandingi surat bagarah menurut 
al@urthuuby pendapat yang shahih “sesungguhnya basmalah tidak tertulis disurat ini 
karena malaikat jibril memang tidak menyertakannya saat penurunan surat baraah” 
Dikatakan oleh al-Gusyairy. 


Keterangan diambil dari : 
(de Bo yudi Oka Jl ya Akon Jo getas Kana 3 eladadI Hlioely 
HL Isa Asas Iyo IS Age pa Unay (Heat OS ISI Rela 3 EL 3 cl Ola oa 05 Jd al (ISI pa lai 
ab IU Lang SAY elang dat AI Calo Cai Uma OS (SAI Aga! Ojak Bela Bo yan Aj Lali Alarang Ah Iyo d) UUS 


Aa PA pole 4 pe Je M5 Ja d3 el G pede ai tee ya) Mb gl al Je png ade Si 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 191 ) 


JB BI Aaja Vino JB S2 Lian JB Aa Gr PS or AAS Ui JB aa Ui JB Gile Sy OB d3 
P9 Langit 3 ol oya cg Gea Jha LA oya gag TIM JI Faas of ISL L Old SE Gple ujl W JB 
Ale AI dl AI Syy Ol Olai2 JB EMS le KL Lah Jake! peran 3 again 39 aa yA AI pem aa 
DUYI dale Sig» MAS) NAS Lah Call Bo yeni B Ida Iyan" 1 Jd odi2 LAI ya Yaa yPA 0 gl Ale Jp II OS elang 
OLI AT oa Teebal Sal Le Jilah ya LIS AS. NAS NIS Lead Sh GI Bogel GI SUYI la Tab "1 Jai 
Pa Lapis SIAP oya Lain UE Gas Len UT os d3 gelang dal AI la AI Jay JA Lets Koni Lena SIS 
ea Cakar Taka 3 JB laa Camat gal Api LI GAJI AN pang jasa Lagi 
AI emang nian Wal Jaka Udi 1 Kalla ly mami pal Lang opal ly) Lah BULU B4 Lal Oles ye ay EU day 
Sud SIG Late Canda Lo j3 Jang 5S ea) 29 ye OT Aa Ash Ola al ye LIS gag La AI 
BAAII 3) ya Jia SIS 1 ae oya Jaran SE La GA AI gama Lagi: 
Als dl AI Sya) Dont Hilioil Ulais 28: (3 Homsal! Ip U: IJG LA) Lawas plg ory JB: ul da3 
OB yo Li JB oya Ji Tr Laguna ESA LOL) ya P1 pegiang JB) Lily Soya JW Bel 1 peesaan JW € elang 
Konsak! 3 Wlimo Cai aa Uli gb Belerly By ya PJU ya Si en PAN emg S3, 
AI pg OV 1 JBL II GAJI pem Belt 3 SP AU ur de li ale or Alas JB male J3 
SPAN png OP Lagi AL) UN, 1 JB Si pp olina yoy LOL Ud add Iisa bj Sel ag Ol el yA 
OY S3 had IN ol meual Ig mendalkal OLI Yg Seda CUMI 3 j3 3) padi okay Olah Ha Jl La) Tn ON 
Somad! JB 3) pum ob 3 US Ji La All Male Ja yee, 

Tafsiir al Aurthuuby VII1/61-63 
Ola (AS Upin Akon! Jo pia Una 3 ella Hlteely: 
dig Ga Obeng tAi0 AI oh de Sya dg Iilay OA Upah Gaald Uh Lp "Sela" Olaly dan) Alawdl Of #lgaa. 
022 Be pan Ale AI Ih oi Janal Lali tilang! Aa Lahan lg2 jadi Ah US 1S IS) Loyal Bale de SUS Ol #gany 
AL V3 tea Jt jam JjASI Ia Jai tegal adi OLS 3 Loyal Bole de Jawa f3 CAB Kegll 3 male lali da2 dl 


Ogan LAKI 2 JB uya Sid dor Lagian NS OLS Bo yaa "JIN 9 Mela" Ja Hadist Uk do lonsali Of #Lginge 
Hoaki 3 lima Kg OLI PA tia y Bo ya 2 2JB oya Sy Alami IS P3. 
SL 3 SI Aa gal Kama al Cg gal ly) Sya ling (laun! dna Eaiuad bgl Tewas "Sela" Bagan OT Hanya 
sb da LS. 
FB yan aka 3 SU Aam! OT merually 2 ab AI JBy e" ANN Byun Jilat ES UI 0 peer op arang COM Cal ye 
Al Gi SU ad US dja d Jaser ON. 

Adwaa' alBayaan Fii lidhooh al'@ur'an X/2. 


Bagamana kalau kita ikut yang tak boleh baca basmalah saja ? Demikian Itu malah bagus, sebab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 192 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam kaidah FIAH dikatakan "ALKHURUUJ MINAL KHILAAF MUSTAHABB", menghindar dari 
perbedaan ulama dianjurkan. Seperti keterangan diatas basmalah diawal surat taubah ada yang 
mengharamkan dan ada yang memakruhkan, kalau kita tidak mengerjakan baca basmalah berarti 
keluar dari perbedaan diantara dua pendapat di atas. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.... 


0374. Permulaan Al-Our'an Diturunkan 
Oleh KH. Abdullah Afif 
KAPAN NUZULUL OURAN ? 


Ada perbedaan dikalangan Ulama mengenai tanggal berapa al @uran diturunkan. Ada yang 
berpendapat al @uran diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan, ada pula yang mengatakan pada 
tanggal 24 Ramadhan. 


PENDAPAT PERTAMA 


Ulama yang berpendapat bahwa Al-@uran diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan adalah 
berdasarkan AS 8 (Al-Anfal) :41 

Lalai Aan sei ay Uas ade Wigaatan 
“... yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari Furgaan, yaitu dihari 
bertemunya dua pasukan...”. 


Keterangan : "Furgaan" ialah pemisah antara yang hag dan yang batil. Yang dimaksud dengan 
hari Al-Furgaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari 
bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jumat tanggal 17 Ramadhan tahun 
kedua Hijrah. Sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan pada hari 
permulaan turunnya al @uranul Kariem pada malam 17 Ramadhan. (Al-@uran dan 
Terjemahannya, Kemenag RI halaman 267) . 


Imam Thabari dalam tafsirnya (13/562 / 6/248) meriwayatkan sebagai berikut: 
IP 0 3 DI AS ar AAL Oya IP IL ad DR RA JB RP) 3 Eh ia JB Aa al Lia 
SI pa ORA" AI SL ian ang Alb Ud or IP oto JB JB aa jr AL Aa gak GAJI Ae 
Oli) ya ya Na ("Ulrasl 


...GAALA AL HASAN IBN “ALI IBN ABI THAALIB -—radhiyallaahu “anhu- : KAANAT LAILATUL 
FURGAAN YAUMALTAOGAL JAM'AAN LISAB'A “ASYRATA MIN SYAHRI RAMADHAAN 


Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib -raadhiyallaahu “anhu- berkata: Adalah malam Furgaan hari 
bertemunya dua pasukan pada 17 bulan Ramadhan.” 


Sumber : 


224) ega ion Ad UI JL ep BS oa Aaj OR AP RA HI OT Jab 3 Old male 3 ASI - 
310 « 2000 — — 1420 « J5 5 Andi Ala JI demoga 1 ALI SS ae2 kal: ind | — 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 193 ) 


Catatan : Derajat riwayat diatas, bisa dilihat pada catatan kaki Tafsir Thabari, Al Hafidh Ibnu Katsir 
dalam kitab Al Bidayah wa An Nihayah (3/11) meriwayatkan sebagai berikut : 


UI BS Gd COM) pg pelany dala Al ala ABI Jay Sl ai slah OS 2JB di PUJI ikon al 2 aki SAI GUI 
WA RAWAA ALWAAAIDI BISANADIHII “AN ABII JAFAR AL BAAGIR ANNAHUU @AALA: 
KAANA IBTIDAAUL WAHYI ILAA RASUULILLAAH -shallaahu 'alaihi wasallam- YAUMAL 


ITSNAIN LISAB'A “ASYRATA LAILATAN KHALAT MIN RAMADHAAN WA @llLA FIRRAABI!I 
WAL 'ISYRIIN MINHU 


“..dari Abi Ja'far al Bagir, beliau berkata: “Adalah permulaan wahyu kepada Rasulullah — 
shallaahu 'alaihi wasallam- pada hari Senin 17 Ramadhan, WA @AlILA 24 Ramadhan .” | Sumber : 
aladl uli, (Al-Bidayah wa An-Nihayah) |. 


PENDAPAT KEDUA 


Ulama yang berpendapat bahwa Al-@uran diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan adalah 
berdasarkan : Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagai berikut: 


Ad peter! ULAI JI ora cp LAN UG Co yel! LA Ong oya alan Li Ii Tas 


Allah memuji bulan Ramadhan dan memilihnya diantara bulan-bulan yang lain untuk menurunkan 
al Guran yang Agung didalamnya 


Ss de dd J3 BY ASIN IS SAI reid ih Ega 2) A8 Why aral. 


Dan sebagaimana Allah menkhususkannya dengan hal yang demikian, maka Hadits 
meriwayatkan bahwa Ramadhan adalah bulan dimana kitab-kitab ilahiyyah diturunkan didalamnya 
atas para Nabi 


ABI 52 Ceealkl If ya CB ya cela al Ol yag Wadan Cedla Gga Sya Ara pal Lita TA an) (Jan or Mai AYI JB — 
Casa ema Bg Ijily OLan ya Ud JG ena Jose cdi" 1JU ml y Aas AI lo AI Jyay Ola al gas 
Olla) oya Cabe arbny UI OLI AI Ily Ola) oya la be WI JAYI, Ola uya" 


Imam Ahmad ibn Hanbal berkata : ". 'AN WAATSILAH,YANII IBNAL ASGA' ANNA 
RASUULALLAAH -shallallaahu 'alaihi wasallam- GAAALA : UNZILAT SHUHUFU IBRAAHIIM FII 
AWWALI LAILATIN MIN RAMADHAAN. WA UNZILAT ATTAURAATU LISITTIN MADHAINA MIN 
RAMADHAAN, WAL INJIIL LITSLAATSATA 'ASYRATA KHALAT MIN RAMADHAAN, WA 
ANZALALLAAHU AL GURAANA LI ARBA'IN WA 'ISYRIIN KHALAT MIN RAMADHAAN 


Sea dari Watsilan ibn Al Asga', sesungguhnya Rasulullah —-shallallaahu “alaihi wasallam- 
bersabda: “Shuhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadhan. Taurat diturunkan pada 6 
Ramadhan. Injil pada 13 Ramadhan. Allah menurunkan Al-@uran pada 24 Ramadhan.”. Sumber: 


Ge dil | 774-700) jibaa SI HS Sa Jane slakili pal 2 SG ebaadl OT meamdd 2 JSI 
£ 1999 — 1420 45 : dadali ajaa ea Ab lo 2 BUSI RAM AAS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 194 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sementara pendapat lain ada yang mengatakan Al-@uran diturunkan pada tanggal 18 Ramadhan 
dan ada pula yang menatakan tanggal 19 Ramadhan. Syeikh 'Izzuddin "Ali ibn al Atsiir dalam 
kitabnya "AL KAAMIL" (1/646) , beliau berkata: 


SE ORA AI Jp: gl USG gal JL € MMS OS San ia Silet) 1 SEL Can pa dl al dai OS 
Ula) oya Kn BS pamil WUS OS OyT JB4 Ulin) oya Car HI Bye Ulat pelag Aly dala Ah ala all 


WAKAANA NUZUUL WAHYI "ALAIHI YAUMAL ITSNAIN BILAA KHILAAFIN, WAKHTALAFUU FII 
AYYIL ITSNAINI KAANA DZAALIKA FAGAALA ABUU GILAABAH AL JURMIYYU 
ANZALALLAAHU AL FURGAANA 'ALANNABIYYI SHALLALLAAHU “ALAIHI “WASALLAM 
LITSAMAANA 'ASYRATA LAILATAN KHALAT MIN RAMADHAANA WAGAALA AAKHARUUNA 
KAANA DZAALIKA LITIS'A 'ASYRATA MADHAT MIN RAMADHAANA 


Turunnya wahyu atas beliau (Rasulullah —shallallaahu “alaihi wasallam-) adalah pada hari Senin 
tanpa ada perbedaan. Mereka berbeda Senin kapan terjadinya hal itu. Abu Gilaabah berkata: 
Allah menurunkan Al-Furgan atas Nabi —shallallaahu “alaihi wasallam- pada 18 Ramadhan, yang 
lain berkata 19 Ramadhan. Sumber: 


L99T | SLALT 3 pd dir GA SSI Jl II ab SA Ae ad pi ya je mal 3 


Wallaahu A'lam. Semoga bermanfaat. | 16 Ramadhan 1432 H / 15 Agustus 2011 M |. 


0419. HUKUM MENULIS AL-GUR AN DENGAN SELAIN 


HURUF ARAB 
PERTANYAAN: 


Abu La'ab kulo tanglet mbah.., bolehkah algur'an ditulis dengan bahasa indonesia/ yang lain., 
tolong ma'a 'ibaroh nggeh mbah.,suwuun? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Syeh Yasin bin Isa Al-padangi menjelaskan hal ini dalam Faidul khobir. 


YY pl yaa 
SP Ank AR II p IST ons ya As SL OI JB OLI 3G. 
me PAN Hand SA oo Lia Ai Lan aah sj maha sea Il Ali oat YAI Old skg UNA kn PA GI 
bla Gaul le pad Aa mi AN Ad Ran SAS elu AS Aan AI. 


Attarjamah adalah menjelaskan ucapan atau bahasa dengan bahasa yang lain. .....diharamkan 
menterjemahkan Al-Guran dengan bahasa selain bahasa arab dengan tanpa mengurangi makna 
dan maksud dari ayat tersebut,baik terjemahan yang berupa harfiyah atau tafsiriyah. | Fhaidul 
khobir/hal 23 |. 


Sedang fatwa Ibnu Hajar yang ditulis Sayyid Al-Bakri dalam i'anah : 


WAY GP JINI El oli tel 


Il an) Peel Mel IS Ayam CI OLI UUS 2 Ja Ji AL pm pal AYI gl 3 cal Inci MS PA) 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 195 ) 


Dan diharamkan menulis Al-@ur'an dengan ajami(huruf selain hijaiyah). Saya pernah menemukan 
dalam kitab fatawi Ibnu Hajar, bahwa ia pernah ditanyakan tentang menulis Al-@uran dengan 
ajamiyah. Apakah hal tersebut termasuk hal yang di haramkan ? Beliau menjawab, bahwa Imam 
Nawawi dalam Majmuknya menyimpulkan tentang keharamannya sesuai pendapat As- 
habussyafi'iyah. | Panatut Thalibin/juz 1/hal 67-68 |. 


Hakam Ahmed ElChudrie 
an Bas JG Of II getah Rara ada Sel3 SD Anal ada OLI UUS S3 1 nila 1/329 Coba Je amal 3 
jg waila 1/76 mel de JA Gg Akang dana CA) Tah OA oya Lian UB dil U8 Bell Rap gua Ra al aa 
ig JI 3 Sonal S5 HKN Aa al pda Sl BY ALS. 
Dalam kitab al bujairimi karangan al khotib jilid 1 hal 329 : dan boleh menulis al guran dengan 
huruf selain arab ,lain halnya dengan membaca al guran dengan bahasa selain arab maka 
dilarang.......dan faidah: menulis dengan bahasa selain arab dengan menjaga kehormatan al 


guran adalah sama baiknya dengan membaca al guran dengan bahasa arab maka haram juga 
menyentuh dan membawanyaftanpa wudhu| 

Dan dalam kitab jamal alal manhaj juz I hal 76 : dan boleh menulis al gur'an dngan bahasa selain 
arab, tapi tidak boleh dalam hal membacanya dan untuk kitab yang ditulis itu sama hukumnya 
dengan mushhaf dalam hal menyentuhnya dan membawanyalharam menyentuh dan 
mambawanya tanpa wudhu 


0467. SOLUSI TERHADAP MUSHAF AL-GUR'AN YANG 
SUDAH RUSAK/LAPUK 


PERTANYAAN : 
Kasta Rasana Satia 


Assalamu 'alaikum wr wb. Salam hormat buat Mbah admin, dan semua para asatidz, juga semua 
anggota PISS-KTB. Saya minta pencerahan nya kpada semua temen-temen, Tentang bagaimana 
solusinya ketika kita mendapati lembaran-lembaran Alguran atau kitab yang sudah lapuk dan 
menumpuk, entah itu di masjid atau mushalla atau bahkan di rumah kita. Bolehkah kita 
membakarnya? Atau.. apa yang harus kita lakukan? Silahkan pencerahan nya. "Terima kasih" 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Menghilangkan mushaf (Al-@uran) dengan cara mencuci huruf-hurufnya atau membakarnya 
makruh jika masih memungkinkan untuk menjaganya. Namun jika tidak mampu menjaganya 
karena akan semakin rusak, maka boleh bahkan wajib apabila tidak ada cara menjaga 
kehormatannya kecuali dengan membakar atau mencucinya. Sebagian ulama' berpendapat, 
mencuci huruf-hurufnya lebih afdhol dari pada membakar dengan syarat tidak jatuh air cuciannya 
ke tanah. Namun sebagian ulama' berpendapat membakarnya lebih afdhol daripada mencucinya 
karena sulit dihindari air cucian itu tidak jatuh ke tanah. 


(84 Il ap) — II xl 


Oi SIB Boke Lelo anal Y cai Uas tlg La el OY Soma Gaji KAI alba OR Je Slam (ali, 1) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 196 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAI LA las AI al Ud Geo CB BULAN Bh dong yag da0 AI any Jian Henny Clillan Ga jadi! Lap data! Ol Apd3 mo 
JBy MU Tila VI Ula gia AS JAS 3 Ugany OY leh SNI 1d AS oil JB alga Al ka) Heli 9 LS Jaa: 
Ka Pe MANIS antaiin N toni pad Dad Ae opal NS UB ASN 03 Leni edge ji Jay et Jd 
Lead Bg Gajf j3 al torlan sed S3 A3 daya el aid Jadi Jual Ol) CAM dam (SAI, Jai 3 Lela 
Isap OT ia VL SII denjIB Len SA lagi WS Gg KISI Gay S9 Ge ya BU gay pol yA al 
ads. 

Ren jalan Wo SU IP aib ata LAI lahh D3) TAP Uti 0 OLI ya tb ah HKN DN Gp in aa 
Belly C2) Gde Homs Gan Ale PA dil PAUB ya LAS OLI any & eatag daa JB Rayi US Ale pr UAN ds 
dilas JUL SL jl SU Alay OT da lay PIL Y Ol aan AB LI Aa al bannya ag 
JIN! SAN apr Il cal am elasYG OA Jar Beby PPI TP Ola Med op dls Al pa 

US Jr sni Jera Ji Jl II) Ho baal Ai AI Ga Ola Tapa eng ilo pai PA Uale SU pa, 
SAN Sa Bp oli Ope JSI Tetap ep pit Se Jo AU SP an 3 mara ai HPA 
Kala PAI Kg King Hinuan d Upaykn BI edi Call Gopi Rap Yakin King da pb) Salad aa Fara Tanya 


ct RS... 12... MD. WM. Duga - 9 2. 3. w “ge £ 0 R0 - Ae SW 3 W £ 40 — £....9 
PB jp Ul Se liga yaa U ale ab Ill Rela adl al) Sia yi Jua da pat Lan Gea pi ag 


2 01 Ao, 


aan gl A6 aj Lu Oly 4 Opa Ke UV sai 
LI AN Ale APA Ap ga SAS Go jB Ya Gel Gghag RM Ea GS yup 
C3 JLN pd Val si ata dah Jml) Tb Ja & Ueaah Gili Alor 3 SMS Jaa Ge Of katy Gal Ui oi 5) 
Ham JB JUL SL ch alusu Of aa adl 3 abi JB Snadl Bye ank Ist dp Plb VI NI ds Blu 
NAS ol EL NI Ie H8 JL OY Ja BL | 
Sella ai 
aa Il da io Sp IV ale SS Lir oSug. 
PI Tai A3 tlah S0 Juna ya Sit BCA DL abang JB) (OA An ye Jk AI eU Lte: SP 
PP SIA ai Sa AN IE AN TA Ga BE DA GA GG da 36, 
TA ba TA MR As HR 
0471. PENGURUTAN PENULISAN NASH ALOUR'AN 
PERTANYAAN : 
Toni Imam Tontowi 
Assalaamu'alaikum... nyuwun sewu mbah... saya mau tanya, mengapa Al-gur'an "dibukukan" tidak 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 197 ) 


berdasarkan urutan wahyu yang turun, ? terimakasih sebelumnya. 
JAWABAN : 
Supri Putra Pet 


Yang saya Fahami, Wahyu yang pertama diturunkan adalah Surat Al Alag 5 Ayat (Igro') yang 
masih ada terukir dibatu Gua Jabal Nur mekah..& yang TerAkhir Surat Almaidah Ayat 
3..Merupakan Perjalanan Bimbingan Wahyu yang diWahyukan kepada Rosulullah 
Sholallahualaihiwasalam yang dillhamkan Juga buat Para Pewaris Dien Muhammadin atau 
Alguran Lauhil Mahfuz yang diturnkan/dikumpulkan dalam Dada Manusia..yang diterangkan 
dalam surah An Najm.. 


Davien Ahmed El-iroby 


Al-guran adalah kalam ALLAH ya gadim yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Malaikat 
jabra'il / jibril yang turuny berangsur -angsur, ayat dmi ayat, surat demi surat. Wahyu yang 
pertama kali turun adalah s. Al-alag 1- 5. Selanjtnya surah2 lain diantaranya Al-mudatstsir , Al- 
muzammil, Al-fatihah, Nun, stelah kian lamanya turunlah kesempurnaan s. Al-alag, Adapun surah 
yang turun langsung sempurna adalah S. Ikhlas. Wahyu Al-gur'an yang turun pada Rasulullah 
paling bnyak turun siang hari, wahyu al-gur'an yang turun pada malam hari diantaranya adalah 
suroh maryam, Semua wahyu Al-gur'an yang trun kepada Nabi semuanya diterima dalam keadaan 
bangun, Mengapa turunnya berangsur-angsur tidak sekaligus, karena sesuai dengan kebutuhan 
dan yang dbuthkan. Mengapa bukan S. Al-alag yang ditaruh depan?Karna ini mencocokkan yang 
ada dilauhil mahfud setelah ditulis malaikat jibril stlah Kalamnya ditampakkan pada lauhil mahfud. 


Mbah Jenggot 
(Cage LAN AT 3 YA hei 
sb Al (RRI Ul) LIS G Red Y A33 DUYI Ce OT de Ao AI Copas! # USYI Ol do yaa OI OLS 3 cbr 
ny dala Al la did yir BL) Lag yan BSN SA We Allan Dan ga aer ily Ola 3 ASI ia del 
ol 
GA LAI HH pelan dala AI al adl ae US Gale nj Lego Latah (UP yA! Ling) Crab! Cs Ika 3 Sar pb uya 
JA AI peluang dal AI Galan A1 Sgany Ai0 Leader CAS JB Pa Ul og Ulat 32 yan Sisa MAN dan pel La Lang (REI 
(ly sala Ola VI) Jadlk jab AI Ol) By yani Ola ya gd! la RI oa got Ol yab Jane JUL JE G taye oran 
La Ola AB JB GAS Gaal GP SU Ol paly Aladlly Cake Dal algae dan pel La Uang ara Il 3 
GAP pm Jas Lagi IyASI Ay Unit pe ih CA oya Gang Bela Ala JUN oya Gay JW! Jl fals Ol de Kla 
lay Ale ke AI Jay IS Olate Jl (2) Jl ybaSI gema IL yan 9 en jl 
bgad Sp Call Bo geni 3 SUNYI ola Tgnad Jai SG OS ya ama Lea padi dala Ji II OSG daa D3 3) padi ale Iya 
Lgsin LSI ios Upin Agan Leinad SIS, Yg OLI el oya Sela CSS Aid Jp Le Jill ya WI SS TAS NAS 
PB AJI AI emang jl Legit MSN D9 Lagi Ci SUS Joel ayah Lgia UNS Oya d3 elang ale AN ep AI Sy) Gi 
ba Spa NI dala Janer OY Gel 3 Sl ld SE Temdih Ol meal! Sm Tp, Siglal! mel 3 Lenny) 
gadi ai ga OT ab aya gay AAN Aj SAI OT CB ra TA it AI ny Tel! He 3G Sardi IE, 
MAYA al Ui Tyas OP op oya gelang dal Al lap AI Segan ya Ngntt LS 0 AS dilkon Unlady dang Lola Liye les daa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 198 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JL alay dilema Gila pekan ale AL Gala Al Jgany OS peking dala Al Gala Al Jgn ca aye AB AI yay 
al da Ol AT IS Jai das ANE, SMS (ls abal Japer Tab is Uidomluaa 3 OYI dale ya SAI AI de OT up ade 
CA 3 SSK OLI OB AF BY AH) nga D Anin 3 OS Aeon! ga Ul LA IIS Bye BS AT Kao LI 
d5 3 SP me Jail HP) Ter Ane Gia ja OS £ Lia! elamdl JP akar Al pl SAI HI ia (de b yibll 
Sbs AI II SIS SG pd JB JIN de pe Eely IN li al bole AS 3 (yah SF Lela) OUSYI ya 
AI Gal Jar Hbd peta alga RI) WAK AN J3 3 yel LG apn aa Gp Pal el ll OT 
OLI Ada Anal Ak PE gi GAB yah Bo yang VI manga JS plg Ale 

0626. Pengertian TALFIA dalam @IRA'AT dan Hukumnya 


PERTANYAAN : 
Daun Khinanti 


Assalamualaikum , apa yang dimaksud talfig dalam membaca alguran? dan apakah boleh 
mencampurkan giroah sab'ah dalam membaca alguran ? 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. TALFIA dalam @IRAAT ALAURAN 

Sal SS Bg Uma ami JUL EL AYI) Bela Teadi | Lada Mat le Fadil Anid GAN ExLJI, Gibd! RN O| 
SE bas 3 0 ab 3 ni IU "Alor ab MS ana Lena Geli Jala ya" 1JEy oral Has Bel 3 

oa Ne jani BANI SA oa AAN 2 Gde "adil 3 Gamad J3 Mera IT og SAI el US 

Alull NS Ai "ia dl sel 33 JAE Las Sy VI, Yam. 
Al-Allamah al-Muhaggig al-Baahits al-Mudaggig Fadhilah as-Syaikh Ali Muhammad ad-Dhibaagh 


sangat memperhatikan serus permasalah talfiy dalam giraat, beliau berkata “Talfig adalah 
mencampur adukkan sebagian jalur bacaan guran dengan jalur lainnya, hal ini tidak boleh”. 


Berkata an-Nuwairi dalam syarh kitab ad-Durroh “Membaca guran dengan mencampur, menyusun 
jalur-jalur riwayat bacaannya adalah haram atau makruh atau cela”. 


Berkata al-@asthalaany dalam kitab lathaaifnya “Wajib bagi seorang pembaca @uran untuk 
menghindari adanya pencampuran jalur, membedakan sebagian jalur dengan lainnya dalam 
bacaannya bila tidak jatuhlah ia dalam hal yang tidak diperbolehkan serta membaca al-Guran tidak 
sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Ta'aala. | Hidaatah al-Gaari' |. 


Sd sat Ie ga JUSYI 2 yag aus Jl) Gan Sloullanan Lal (Selly II BAN (SEN 3 (SAN (Gedl 
Lambe Le Bel JI Jitu @ cie da ulin ST II Lea ah SAT LA COJUII Of Ja NE der LSI Yg doll Oya GNI 
Am og 3 YEN An Siber Op KAT UOB Bel Gay. 

Talfig, Tarkib dan Kholath adalah sebuah istilah yang menurut ahli @uran pengertiannya sama 
yaitu “Beralih dari satu jalur bacaan pada lainnya disaat tengah membaca al-@uran dengan tanpa 
pengulangan pada segi khilafiyah ahli gurraa', namun ia membaca satu ayat atau sebagiannya 
atau lebih banyak darinya menurut satu riwayat giraat kemudian ia beralih pada giraah setelahnya 


sesuai kehendaknya dengan tanpa adanya pengulangan pada bentuk-bentuk perbedaan giraat 
dalam satu tempat dalam alguran. | Arsyif Multaga Ahli at-Tafsiir 1/2305 |. Wallaahu A'lamu Bis 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 199 ) 


Showaab. 


0669. ISTILAH SURAT MAKIYAH DAN MADANIYAH 


PERTANYAAN : 
Aisyah Nur An Najm 
Assalamu'alaikum. Mau tanya tentang surah Makkiyyah dan surah Madaniyyah..? 
JAWABAN : 
Didin Banjarmasin 
(AK Jp alan Ur ji La gag (3 adl J3 Jp VM Oi La ea INI Ole Gali SM 3 eU of Hei 
AS J3 Le JB PO ot LI Sig SIN Aa op Olla TN MUA oya yikang Af # Io Remon plegi mail ale AualL 
2 juiual Bag le ale al de dj Lag ASM oyagi Tea! lg le AI lo al aa Ol Id ana Geb 3 dj Lg 
AS Ji LSM ol GI Tele SA BAL ia Gd La Ob dia Jong Side PI ag GAN ayah Ra pa La Ag 
Gi FA Ay aga Yg SL ale lbs Y JA Jp Ud calo oa Nila (leg dal Jp La gan 63 mbl Uma 
Jp pelan Aale AI Cake AI Jgany JB 2JB Rabah gl pp JAE yi pakar OP Ola G1 IS YP plan Up ASI Gepb oa 2 3 
ID yag 0 mid JS op op das Femdl yu, Ml Kg Gara TAS JB PLS digahy AA ASUT RYE G OLI 
OP AJE Lala Ae akar JjAIS Ugal yan Agan Ig CatAA, Ly (3S. J JNE Ugal jab KA 3 Jarang 203 Ly 
Anal JAN Ulas dy Le adly ca Ja Ulas Sy LS 
OLI pole 3 OYI 
Tiga pengertian Makkiyyah Madaniyyah : 
1. Yang paling populer : Makkiy - yang turun sebelum Hijrah. Madani, yang turun sesudah Hijrah, 
walau turunnya di Makkahm atau tepat lain selain Madinah 
2. Makky - yang turun di Makkah walau sesudah Hijrah. Madani yang turun di Madinah 


3. Makky - yang khitabnya kepada Penduduk Makkah. Madani - yang khitabnya kepada 
penduduk Madinah..... 


LAL-Itgoon fii 'Uluumil Gur'aan |. 
0670. Data Statistik Isi Al-Gur'an 


PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 


AI-GUR'AN, apa aja sih isi ALAURAN. 1. Ada berapa huruf Di dalam alguran. 2. Ada berapa surat 
dalam alguran. 3. Ada berapa ayat dalam alguran. 4. Ada berapa lembar dalam alguran. 
JAWABAN : 
Toni Imam Tontowi 
Siang ) 8 op Ualana Ula 72 IV 3 Gea 9B Ala can lak US Joy dad IYA LA ia Wil isal joel, 
TAN Ba c Laiga AI 1, IN "AN JS « iga AI 3 : gatiil La aya (alah c Md: aya hp La (9 


Md: gali Pima Kn c Md: ali Sa SPMI La KA Yaa) SPI La c Sad: gatal La c 
aa FS Ky La Pia alel ls Sa)g Hati, Lg Silb kkal) shal Setia « as) Kara) 3 SO su Jala 


Ay mat: MA PIR 9) IS Slah gl peralid giaap FEE yu) Siah glak my gd 4 AU cma Maa Su euy 
sada AAL Lal lawail AI Wa j3 A9 SNLatA ika J Ya: 99 Ia gala SPI ka Ay ala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 200 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sebaya Maa euy lala ay mal y 1 SELAI ANA ge Wal Ke iya 
Wa Gym yo Aiilamna g Lil Gy san ol Haa Hal AALANG Al | gni € lima 1 JB Baya, 


Tafsir ibnu katsir juz 1 hal 98 : Adapun jumlah ayat2 Algur an adalah 6000 (enam ribu) lebih ayat, 
mengenai lebihnya terdapat beberapa pendapat ulama : 


- 6000 4 204 ayat 
- 6000 4 14 ayat 
- 6000 4 219 ayat 
- 6000 4 225 ayat 
- 6000 4 26 ayat 
- 6000 4 200 ayat 
- 6000 4 36 ayat 


Demikian seperti yang diceritakan Abu "Umar Ad-daany dalam kitab Bayan. 

Adapun kalimat dalam Algur-an menurut Al-fadl bin Syadzan dari 'Atho ibn Yasar adalah 77.439 
kalimah. 

Sedang jumlah huruf Al-gur-an menurut Abdullah ibn Katsir yang diriwayatkan dari Mujahid 
"menurut hitungan kami adalah 321.180 huruf. 

Sedang menurut Al-fadl yang diriwayatkan dari 'Atho ibn Yasar adalah 323.015 huruf. 

Menurut Salam yaitu Abu hamid Al-Hamany adalah 340.740 huruf , menurut beliau ini adalah 
hujjah yang dipakai para ali giraah, dan para huffadh Algur-an. 

Wallaahu a'lam. 


0708. SURAT YASSIN ADALAH HATI ALAUR'AN 


PERTANYAAN : 
Mbah Alie 


Kepada seluruh Admin dan Seluruh Member kecuali saya,,,, saya ada pertanyaan titipan dari 
temen.... Adakah Sunnah (hadits) atau keterangan para ulama mengenai SURAT YASIN adalah 
JANTUNGNYA AL-GUR'AN???? dan surat-surat yang lain itu berkedudukan sebgai apa???? 
apakah diibaratkan tangan, kaki, mata, rambut, alis, dan lain sebagainya....??? mohon 
pencerahannya... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Memang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa surat yaasiin adalah galb al-Guraan (hati 
alguraan) 


GI Ku Bang OLI GB Oky UB su IT ON JB dl oat al ya ya 4 Oleo oa Jill Sang IS yag 
Aa pit OLI Sel Ola dl olash aa 3 3. 


“Surat Yaasin termasuk Makkiyyah (surat yang diturunkan dikota makah) Mugootil Bin Hayan 
meriwayatkan dari Sahabat Anas dari Nabi shallaahu alaihi wasallam “Sesungguhnya setiap 
sesuatu memilik hati, sedang hati al@uran adalah surat yaasiin, maka barangsiapa membaca 
surat yasin, Allah memberi pahala padanya sepuluh bacaan alguran”. | Tafsiir as-Sam'aani IV/265, 
Al-Lubaab Fii “Uluum al-Kitaab XVI/268 |. 


der Ba Y ya Baya OLI CAB TJ: Leah town SW domba ala dd Sail, Hladly go gaty aah PLAY Gaya 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 201 ) 


d RB V3 Ja Sup JJ 
| Al-Uhuud al-Muhammadiyyah 1/119 |. 
0721. MENCIUM MUSHAF 


PERTANYAAN : 
Mariah-Dj Kercaca Sann 


Assalamu'alaykum... BERDOSAKAH SAYA : sebelum membuka Al guran dan sebelum Menutup 
dan setelah menutup Al @uran g mencium Al @ur'an. Sehabis dipengajian g beli buku paduan 
Dzikir, nah waktu malam g buka bukuny dan berdzikir setelah Dzikir @ tutup bukunya dan g 
menciumnya, g tidak sadar ternyata disampul buku ada foto Penulisnya (yang mengisi acara 
pengajian). Apakah gu berdosa mencium gambar fotonya seorang kiyai ? Terima kasih.. 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Mencium MUSHAF/AL@URAN hukumnya BOLEH bahkan sebagian ulama ada 
yang menyatakan SUNAH. MENCIUM MUSHAF : 
6246 — 0,55 9 pai Pb Jari de Oey Alai OS da0 AI on) Jae Ul or Rn KE OY Sok! Judi Kentang 
pasa MI Jai tang LS Alan € bd Jl AI oya Anta MY mekan 
Disunahkan mencium mushaf karena sahabat 'Ikrimah Bin Abu Jahal ra melakukannya dan 
dengan digiyaskan pada mencium Hajar Aswad dan karena mushaf adalah sumber hidayah dari 
Allah maka disyariatkan menciumnya seperti kesunahan mencium anak kecil. | Al-ltgaan Fii 
“Uluum al-Guraan 11/458 |. 
Jouad II Jak — 
Tara ANK latin Ate aa jay « SEK Snaa Jari Jp dadi Ae) sebal yag : Lin 55 
IE gg rin gn Pi Jah Li aba j3 Lindath Hat OG : IA gan Pe an DA 
Mg lb tentang Wina Jaka AA 0) Ola DS). 
Kalangan Hanafiyyah (pendapat ini juga mashur dikalangan Hanabilah) bolehnya mencium 
mushaf sebagai bentuk penghormatan padanya, pendapat ini yang dijadikan madzhab dikalangan 
Hanabilah bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad akan kesunahannya berdasarkan riwayat dari 
Umar ra “Adalah Umar setiap pagi mengambil mushaf dan menciumnya seraya berkata : 
Perjanjian dan surat dari Tuhanku "Azza wa Jalla”. “Adalah Utsman ra mencium mushaf dan 
mengusapkan pada muka mukanya”. | al-Mausuuah al-Fighiyyah XIII/133 |. 
da Ay dya VI Pil Jari AP PAI Sesak Jani jl por ae Sewa kitty 4 Ay Cai SI (Lah MS ang) 
Se Ju an ma kasi at paleli Para Ss « II dal, 
( Disunahkan menulis dan memperjelas tulisan mushaf ) Imam As-subky menarik kesimpulan akan 
bolehnya mencium mushaf dengan menggiyaskan pada mencium Hajar Aswad, tangan orang 


Alim, tangan Orang Shalih, tangan orang tua karena sudah maklum bahwa mushaf lebih utama 
ketimbang semuanya. | Tuhfah al-Habiib 1/551 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 202 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0758. Alasan Perintah Shalat Memakai "A@IMUUSH 
SHOLAAT" 


PERTANYAAN : 
Satria Marawis 


Salam. ada peratanyaan titipan: apa alasannya dalam algur'an tentang perintah sholat pake lafadz 
"AGIIMUUS SHOLAAT", nggak pakai lafadz "SHOLLUU? 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Salam juga, sambil menunggu kantuk, hanya menambahkan saja 
Koi Coy oa ita Y Kn Jas Anni) (ALI ayd3 Ul 6g Uda Gayo sh Lela YI ya AAN 3 ala ol, 
de Gb UAS RDI dab ya Bi yerla dede pilad AlAN OI AI padag lali paday Jalal pada Kadal 
Ans) LAU) DAS oh BI JEY DA Kay Byun CU ph jom Jika Ilath yel yag CAIL P3 bi 3 bela 
SIS, FU Kla RAS Glagah FLA Junk! jl Ja oya yag lead Abad Lalin gan dls L JS 
LA 2 Jak US Aan Olla ale Ab pl Cepat Ran Bolatunl BNI Ralihi clgake Bylatu VI) GUI ji elu pe 
| attahrir wattanwir 1/228 | 
Sa In ba Gg Oa il rai JB 4 Upah yan Sang € Lg yeh y LAS Ty Leloy ji OLI Lara SAI, 
Dn Ul dbs dit Les @ena SAS Lala 6 RAY Sail Lah € DAA PUT ol aloe UB can ojlah ap S3 
13 ps 135 AT SL aa (78 et TU aj la dy BU Da ah 
IA enwaka Jas Ji d3 (5 43 OA A Boat 0 ye pa ca Saka ga P3 JB ih ala) 
| Lalbahrul madid 1/16 | 
ol de LG) teng la Gde Ali Jd (gawe pd Cikal: 
ala Sei y SA ISP AYU AB bah oya dl hi ya Wae. 
Ahad LA AB 3 Jah SAS PL oya Leah Uc Hala) aa SIA Jas al: GUI, 
Lannukatu wal 'uyun 1/11 J 
emg ebi abi Il ya OLS plg: NI G MEYI . 
Les yebony Utlay Ugiiuey Ular j3 Rod giama Leola y «URUT Jualat ga eU Ball UGT G3 go 3 f AAali dya Pm 
6 SY lema Gl UI aa GL LALI IL Op 
| alwasith 1/16 | 
Masaji Antoro 


Bj PA Lah Bian SA ol SA Sah 
Yang percaya kepada yang ghaib , dan yang mendirikan sembahyang dan dari sebagian apa yang 
Kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan (AS: Al-Bagarah ayat 3) 


CARA BACA 
Tidak ada tanda bacaan khusus yang perlu dibahas secara detail yang terdapat dalam ayat ini 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 203 


selain tanda (X) kecil diakhir ayat yang menandakan ayat ini masih berkaitan erat baik secara 
lafadz ataupun makna dengan ayat berikutnya. 


ARTI PERKATA 
. Ps) (IsimMaushul, kata benda yang membutuhkan shilah/sifat) : Orang-orang 


e 2x5 (FiilMudhori' sebagai shilah dari -xi): Yang Beriman 

o Hu (Jar Majrur) : Dengan yang ghaib 

» SLaU,et) : Dan mendirikan sholat 

. Lag (Asalnya »-, & setelah diidghomkan menjadi Lu) : Dan dari sebagian perkara 
e saLij, Yang Kami berikan padanya 

e D5izu : Mereka mendermakannya 


PENJELASAT AYAT 


Ini adalah tiga tanda MUTTAAIIN (orang-orang yang bertagwa) taraf pertama yang telah ditutur 
pada ayat sebelumnya. 


1. 4 aaladziina yu'minuuna bil ghoibi 1 mereka yang beriman kepada yang gaib, 
Pengertian IMAN di sini adalah : 
Abu ja'far ar-Razi menceritakan dari Abdullah, ia berkata: Iman itu adalah kebenaran." 


Ali bin Abi Thalhah dan juga lainnya, berkata,dari Ibnu Abbas, ra : "mereka beriman 
maksudnya adalah mereka membenarkan. "Sedangkan mu'amar, dari az-zuhri : "Iman adalah 
amal." 


Ibnu Jarir berkata bahwa yang lebih baik dan tepat adalah mereka harus mensifati diri dengan 
iman kepada yang ghoib baik melalui ucapan maupun perbuatan. Lafazh Iman kepada yang 
ghoib itu adalah Keimanan kepada Allah, Kitab-kitabnya dan Rasul-rasul-Nya sekaligus 
membenarkan pernyataan itu melalui perbuatan. 


Ibnu Katsir berkata secara asal-usul kata bahwa Iman berarti pembenaran semata. Al Guran 
sendiri terkadang menggunakan kata ini untuk pengertian tersebut, sebagaimana dikatakan 
oleh Yusuf a.s kepada ayah mereka: 


"dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang 
yang benar." (Yusuf :17) 


Demikian pula jika kata iman itu dipergunakan beriringan dengan amal shalih, sebagaimana 
firman Allah dalam al-Ashr : 3 


"kecuali orang-orang yang beriman danmengerjakan amal saleh" 


Adapun jika kata "Iman" itu dipergunakan secara mutlak, maka iman menurut syari'at tidak 
mungkin ada kecuali yang diwujudkan melalui keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. 


Demikian itulah yang menjadi pegangan mayoritas ulama, bahkan telah ijma Imam asy-Syafi'l, 
Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaidah ,dan lain-lain "Bahwa iman itu adalah pembenaran 
dengan ucapan dan amal perbuatan, bertambah dan berkurang." 


Sebagian mereka mengatakan bahwa beriman kepada yang ghoib sama seperti beriman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 204 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada yang nyata, dan bukan seperti yang difirmankan Allah mengenai orang-orang munafik 
Da jeamnioni US AKA UP IJG me JI Aa (IA LI Liat adil Ud 11 

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami 

telahberiman." Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: 


"Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalahberolok-olok". (al-bagarah : 14) 
. (Tafsir Ibnu Katsir). 


Percaya pada yang ghaib. Yang ghaib ialah yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera: 
tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, yaitu dua indera yang utama dari kelima 
(panca) inderakita. Tetapi dia dapat dirasa adanya oleh akal. Maka yang pertama sekali ialah 
percaya kepada Allah, zat yang menciptakan sekalian alam, kemudian itu percayaakan adanya 
hari kemudian, yaitu kehidupan kekal yang sesudah dibangkitkan dari maut. 


Abu ja'far ar Razi menceritakan dari ar-Rabi' bin Anas, dari Abu 'Aliyah, ia berkata : "Mereka 
beriman kepada Allah,Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir, 
Surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah, dan juga beriman akan adanya kehidupan 
setelah kematian, serta adanya kebangkitan. Dan semuanya itu adalah hal yang ghoib." 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairiz, ia menceritakan bahwa ia pernah mengatakan 
kepada Abu Jam'ah: Beritahukan kepada kami sebuah hadist yang engkau dengan dari 
Rasulullah saw, ia pun berkata : Baiklah aku akan beritahukan sebuah hadist kepadamu.Kami 
pernah makan siang bersama Rasulullah, dan bersama kami terdapat Abu "Ubaidillah bin al- 
Jarrah, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik daripada kami? 
Sedangkan kami telah masuk Islam bersamamu dan berjihad bersamamu juga?, Rasulullah 
menjawab : "Ya ada, yaitu suatu kaum setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal 
mereka tidak melihatku." 


2. ( wa yugiimunash sholah | : dan yang mendirikan sholat 


Ibnu Abbas berkata ( wa yugiimunash sholah 1 adalah mendirikan shalat, berarti mendirikan 
shalat dengan segala kewajibannya, Dari Ibnu Abbas, adh Dhahhak, ia berkata: "mendirikan 
Shalat berarti mengerjakan dengan sempurna ruku', sujud, bacaa,serta penuh ke khusyu'an'". 
Dan @atadah berkata : ( wa yugiimunash sholah | berarti, berusaha mengerjakannya tepat 
waktunya, berwudhu, ruku' dan bersujud. 


Sedangka Mugatil bin Hayyan berkata £ wa yugiimunash sholah ), yaitu menjaga untuk selalu 
mengerjakannya pada waktunya, menyempurnakan wudhu' ruku', sujud, bacaaan al Gur'an, 
tasyahhud, serta membaca sholawat kepada Rasulullah. Demikian itulah makna mendirikan 
shalat. 


3. ( wa mimmaa rozagnaa humyunfiguun | : "Dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka." 


Ali Bin Abi Thalhah dan yang lainnya berkata, dari Ibnu Abbas, ia berkata "maksud ayat ini 
ialah : mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimiliknya. 


As Suddi, menceritakan dari Ibnu Abbas, dari IbnuMas'ud dan dari beberapa sahabat 
Rasulullah, ia berkata ( wa mimmaa rozagnaa humyunfiguun 1, yakni pemberian nafkah 
seseorang kepada keluarganya. 


Sedangkan Ibnu Jarir Ath Thobary, menentukan pilihannya bahwa ayat diatas bersifat umum 
mencakup segala bentuk zakat dan infak. Ia berkata, : sebaik-baiknya tafsir mengenai sifat 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 205 ) 


kaum itu (beriman) adalah hendaklah mereka menunaikan semua kewajiban yang ada pada 
harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah kepada orang-orang yang 
harus ia jamin dari kalangan keluarganya, anak-anak dan yang lainnya dari kalangan orang- 
orang yang wajib dia nafkahi karena hubungan kekerabatan, kepemilikan (budak) atau faktor 
lainnya. Yang demikian itu karena Allah mensifati da memuji mereka dengan hal itu secara 
umum. Setiap Zakat dan infag merupakan sesuatu yang terpuii. 


Ibnu Katsir berkata : Seringkali Allah Ta'ala menyandingkan antara shalat dan infag (zakat) 
karena shalat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada-Nya, dan ia 
mencakup peng-Esa-an, penyanjungan, pengharapan, pemujian, pemnajatan do'a, serta 
tawakal kepada-Nya.Sedangkan infak/zakat merupakan salah satu bentuk perbuatan baik 
kepada semua makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Dan yang paling berhak 
mendapatkannya adalah keluarga, kaum kerabat serta orang-orang terdekat. 


Dengan demikian segala bentuk nafkah dan zakat wajib tercakup dalam firman Allah ( wa 
mimmaa rozagnaa humyunfiguun 4 - dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka. | Tafsir Ibnu Katsir | 


Sumber : www.fb.com/notes/136572053051067 
0781. Perbedaan AIROAH & TILAWAH 


PERTANYAAN : 
Seribu Namaku 


Assalamu'alaikum... ya ikhwatana.. ana mau minta pnjelasannya.. APA BEDANYA @IROAH & 
TILAWAH.. Sukron 'ala tabyinikum. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. PERBEDAAN TILAAWAH dan @IRAAH 
541 Yy as OYG P3 Jl Bel JI LAU OST Sel AI, laelas Oa YI OI Y 2IDII Of 185, SSI os BI 
OI Yg Lina Lesang paa SLS 3 BII OB da SP 2G Jl All Cod Lil BINI Jodo WS el YG Jl 
ASI Ad maag Y SI SAI LSI, 
542 ya oya Lead Ab cal YY By Bel IL BU JAN AI os Pb ya 2 CAN JB ily Bel 2 on BA 
Ibs dj 3 (2) B3 JS maa Cie SG JS GLAI oya yaa gag ALS AB menga gl tan) Kab Ai" 
S3 gr aja "id day DL Je ia 3) "UT de sh" HD. 
Olagku Ella (de endoluddI Lal La Igaly "Ibadah GNI Jatal Ky Call dll dp AYI al" (6). 
Ka AS ya dig Lol nol an Os 
» TILAAWAH tidak akan terhadi kecuali pada dua kata lebih sedang Giraah bisa terjadi seperti 
dikatakan “@ORO-A FULAANUN ISMAHU (Si Anu membaca namanya)” dan tidak bisa dikatakan 
dengan “TALAA FUNAANUN ISMAHUU. Yang demikian karena arti asal Tilaawah adalah 
mengikutkan sesuatu pada sesuatu lainnya, dikatakan TALAAHUU artinya bila seseorag 


mengikutkan sesuatu. Dengan demikian Tilaawah terjadinya dalam rangkaian beberapa kata yang 
antara satu dan lainnya saling mengikuti dan tidak akan terjadi hanya pada satu kata. 


» Berkata ar-Raaghib “Tilaawah hanya khusus terjadi pada pembacaan kitab-kitab Allah dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 206 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyertakan perbuatan lainnya baik dengan bacaan ataupun penjabaran karena didalamnya 
terkandung perintah, larangan, janji ataupun ancaman atau hal-hal yang diduga mengarah pada 
kandungan arti-arti tersebut, dengan demikian Tilaawah memiliki arti lebih khusus ketimbang 
giraah (karena giraah artinya sekedar baca sedang tilaawah artinya baca namun harus disertai 
dengan perbuatan lainnya) maka setiap Giraah berarti Tilaawah dan tidak sebaliknya, maka 
contoh dalam firman Allah : 


"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami” (AS. 8:31). Artinya mengikutkan bacaan 
dengan bacaan, dan dalam firman Allah : “mereka membacanya dengan bacaan yang 
sebenarnya” (@S, 2:121). Artinya mengikutkan bacaan dengan pengetahuan dan pengamalan, 
sedang dalam firman Allah : "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada 
masa kerajaan Sulaiman” (AS. 2:102). Karena syetan-syetan mengira apa yang mereka baca 
bagian dari kitab-kitab Allah. | Al-Furuug al-Lughowiyyah 1/140 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0894. Asal-Usul O@iro'ah Sab'ah dan 'Asroh (7 dan 10 Model 
Bacaan) 


PERTANYAAN : 
Rhoma Irama 


Asalamu'alaikum... Ustad kok bisa ada giro'ah sab'ah dan 'asroh, itu bagaimana asal-usulnya, 
padahal sumbernya satu dari Nabi Muhammad shollalloohu 'alaihi wasallam ? 


JAWABAN : 
Hakam Ahmed ElChudrie 


Wa'alaikumussalaam. Kalau asal-usulnya banyak versi tentang perbedaan itu. Antara lain : 

1. Perbedaan syakl, harakat atau huruf. @ur'an zaman dulu tidak menggunakan syakl dan 
harokat, maka imam-imam gira'ah membantu memberikan bentu-bentuk gira'ah. 

2. Nabi sendiri melantunkan berbgai versi @ira'ah di depan para sahabat. Seperti Nabi pernah 
membaca rafrafin dengan rafaarifin. 

3. Adanya pengakuan nabi (tagrir) terhadap berbagai versi gira'ah para sahabat. Seperti kata 
hiina dalam surat yusuf ayat 35 ada diantara sahabat membacanya 'iina. 

4. Perbedaan riwayat dari para sahabat nabi menyangkut bacaan ayat-ayat tertentu. 

5. Perbedaan dialek (Iahjah) dari berbagai unsur etnik di masa nabi. 


Perlu diketahui, informasi tentang gira'ah diperoleh melalui 2 cara, melalui pendengaran dari Nabi 
oleh sahabat mengenai bacaan ayat-ayat Al-Guran yang kemudian ditiru dan diikuti tabi'in dan 
generasi seterusnya. Cara lain yaitu melalui riwayat yang diperoleh melalui hadits-hadits yang 
disandarkan kepada Nabi atau para sahabat. (Sejarah & Ulumul Guran, M. @uraish Shihab et. all, 
hlm 99-100) 


1015. HURUF BRAILE DALAM PENULISAN AL.GUR'AN 
TETAP DIHUKUMI MUSHAF 


PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


Pertanyaan Titipan... Apakah boleh menyentuh Al-gur'an yang memakai Huruf Braile hanya tertulis 
dengan titik titik (tidak ada sebiji huruf pun), seperti yang Al-gur'an yang dibaca oleh orang 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 207 ) 


tunanetra ? Makasih 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Tetap dihukumi sebagai mushaf. 
TO: PIN al cb JA Idi 
ada pl bi dea UY PLAY Ul obelh on jl CAN AAU saja OA ALS pA Ja alel Oles Jaa (GL) 
Ab NP ASN JG Gl ab pelia HS (3 JA (do sanak OLSYI Solat Lte Lah UV Kapal ag daan IVA AS maki Lah 
dedi Bil aga Ai JSI Asah tag Eh HN 2 ya ian M8 MY JAE Jaitey eLalal ya ALS 
DI AB yan JB 3 Sonal SK DA y Rara aa el BY AAS JA) deli 
Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Apabila al guran ditulis dengan menggunakan tulisan selain tulisan arab maka di anggap 
boleh.dan hukumy sama dengan mushaf di dlam hal menyentuh dan membawanya dan sebalikya, 
sedang berkenaan dengan penulisan al gur'an dengan huruf brail bagi orang2 buta hukumya boleh 
karena hajat. Kemudian mengenai penulisan al guran dengan huruf arab bukan rasm utsmani 
terdapat 3 pndapat.dan yang plg kuat adlah pndapaty imam malik dan imam malik ialah tidak 
boleh. | 'anatut tholibin 1/68 J. 


1048. BEDA PENULISAN AL-OUR'AN MENARA KUDUS 
DENGAN ROSM UTSMANI 


PERTANYAAN : 
Reserse Kriminal Polres Pati 


Asalamualaikum. kenapa penulisan alguran menara kudus dengan guran dari arab yang usmany 
beda ? Mereka menganut imam siapa? 


JAWABAN : 
Kang As'ad 


Sebagaimana podok2 tahfidz yang lain, mbah kyai Arwani kudus dalam masalah giroah mengikuti 
bacaan imam Abu Amr Hafs bin Sulaiman dari riwayat imam Ashim bin Abi Najud....tetapi dalam 
masalah tulisan al-Aur'annya belum mengikuti rosm yang disepakati ulama yaitu rosm utsmani. 
Dan dalam pertemuan kyai2 ahli al-@ur'an yang saya sebutkan di atas, dihasilkan kesepakatan 
untuk berusaha kembali memakai al-@ur'an yang ber-Rosm Utsmani yang disepakati jumhur 
ulama. 


Hadir dalam pertemuan dikrapyak tersebutt diantaranya yang saya ingat: KH. Najib Abdul @adir, 
KH.Ulin Nuha Arwani, KH Ulil Albab Arwani, KH. Harir mranggen, KH. Maftuh Basthul Birri 
Lirboyo, KH. Abdul Hamid bandar kidul kediri, KH. Ibrohim Abdul Majid banyuwangi, KH. Anas 
Bashori malang....dll. Ada 3 goul ulama dalam masalah Rosm mushaf al-@ur'an: 


1. Pendapat pertama: Rosm mushaf merupakan sesuatu yang taugifi (udah dari sono nya 
seperti gitu), sehingga tidak boleh untuk dirubah..ini adalah goul yang disampaikan oleh 
jumhur ulama. 


2. Pendapat kedua: Rosm mushaf adalah istilahy, sehingga tidak wajib untuk sama persis 
dengan rosm mushaf utsmani. pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Kholdun dan al-Gadli 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 208 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abu Bakar. 


3. Pendapat ketiga: apabila diperuntukkan untuk masyarakat awam yang dikhawatirkan 
merubah bacaan al-Guran ketika membaca al-@ur'an yang ber-Rosm Utsmani, maka untuk 
pertama kali dalam hal ini wajib untuk menulis al-Guran dengan istilah (penulisan) yang 
sudah biasa dikenal oleh masyarakat awam, ini dimaksudkan agar masyarakat yang awam 
tersbut tidak salah dalam membaca al-@ur'an..pendapat ini disampaikan oleh imam Izzudin 
bin Abdussalam, pemilik kitan at-Tibyan, dan pemilik kitab al-Burhan. | Manahilul Irfan juz 1 
hlm 213 Dar el-Kutub al-Ilmiyyah |. 


1051. KEISTIMEWAAN SURAT AL-FAATIHAH 


PERTANYAAN : 
Sapuone Oranx yang Doif 


Pak, asalamualaikum. . .sebelum nya ane ini orang yang baru belajar dalam mmbaca al guran. 
.pelajaran nya baru alif kasroh. . .yang mau ane tanyakan setlah ane selidiki di dalam surah fatiha. 
ada 7 hurup yang tiada ya itu. .tsa,.jim,.kho,.sai,.syin,.dzo,.dan fa... .mengapakah ke 7 hurup ini 
tiada di dalam surah tersbut? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Karena ketujuh huruf tersebut mengandung arti "adzab/siksaan" diharapkan 
orang yang membaca surat alfatihah juga terselamatkan dari segala macam siksaan dan 
memasuki JAHANNAM yang jumlah pintunya pun juga tujuh. 


Kana ae ad naa ep MAL gi coal al Alai INA nia — 1 OB Ciley OLI CELA 1 SSI 
3 14 OBAT (Ta Nest Lala Tas pad SAT Y (3 yag SI Upah onga d MT 3) yani ola Jilid 
PASI aa Lap rd al BI SAY pa (SA say ee, (A3 2 HA (oma penah peter Oh (te yag: 
8) BW (Bag el, (106 2 sya) (aty A5 Lab (Gatal! yg Omi. (JI BI pay el) 
Oam RAL ya Ilas AbI Jai Labs (14 5 P3 JT (Ogipin Ita BELI P3 pang (OLI pay el, (15 : UM J 
(443 AA) (noona op pin SL JS Hd An Wo) 1 Il ji pair Had aa ag Oli de Ula 3g Al 
Uslksy JI SS ea GA Ulah Jyeog ir a LET oa ot lal Ie oa. 
Diantara keistimewaan dan keutamaan surat ini adalah tidak terdapat huruf-huruf berikut 
didalamnya : 


» Huruf TSA' yang menandakan arti “kebinasaan” sebagaimana firman Allah“(Akan dikatakan 
kepada mereka): "Jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan 
harapkanlah kebinasaan yang banyak. (AS. 25:14) 


» Huruf JIM yang menandakan arti “jahannam” sebagaimana firman Allah“Dan sesungguhnya 
Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut 
setan) semuanya”(AS. 15:43). 


« Huruf KHA' yang menandakan arti “kehinaan” sebagaimana firman Allah“Pada hari ketika 
Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia” (AS. 66:8) 


» Huruf ZA' dan SYIN yang menandakan arti “malapetaka, pohon zagguum dan rintihan” 
sebagaimana firman Allah“Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 209 ) 


neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih)” (AS. 
11:106). 


» HURUF DHA' yang menandakan arti “api neraka yang bergejolak” sebagaimana firman 
Allah“Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak” (AS. 
10:15), 


« Huruf FA' yang menandakan arti “perpisahan” sebagaimana firman Allah“Dan pada hari 
terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) berpisah-pisah” (AS. 30:14). 


Dengan digugurkannya huruf-huruf yang menunjukkan adzab tersebut pada surat fatihah yang 
jumlahnya sesuai dengan jumlah pintu neraka jahannam yang tujuh, sebagaimana firman Allah 
“Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang 
tertentu dari mereka” (AS. 15:44),diharapkan bagi orang yang membaca surat fatihah dapat 
terselamatkan dari neraka jahannam dan mendekati pintu-pintunya serta tersematkan dari segala 
bentuk siksa neraka. | Gharaaib al@uraan wa Raghaaib al-Furgaan 1/84 J. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


1072. KEUTAMAAN PENGHAFAL AL-9GUR'AN (HAFIDZ/AH) 


Oleh Anggota Dpr RI Fraksi IV 


Allah telah menjanjikan kelebihan & keutamaan kepada mereka yang menghafal al @uran, antara 
lain : 
1. MEREKA ADALAH KELUARGA ALLAH SWT. 


Sabda Rasulullah s.a.w : "Dari Anas ra. la berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda, 
"Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia." Kemudian Anas 
bertanya: "Siapakah mereka itu wahai Rasulullah. Baginda menjawab: "laitu ahli @uran (orang 
yang membaca atau menghafal Al- @uran dan mengamalkan isinya).Mereka adalah keluarga 
Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. 


Pengambilan dasar : 

Aga , 2 0 04 030 3 0 

lemot, A1 Jaf oa oa Ja) 

2 Maa L..9 a09. 0 22502 0 0.110 09 30. 0 SA. — — 90. o- 0 Aa Pe TAN Sa - 
JB SI BILA gg Koil PA 2 Dyna Ga JIN ot yA ae abal HUM Ga jl AP GP Jana op Al Jaa Ur) 
2. 2 3g PD Aa 02 035 0 PG aa Ba ai ana ai TAN gi TN AA PN SN MEN Na 
lg) Letnan AI Jaf aa OT af 2JU AI Jang GH yag HIU all oya celah AM Of Hang Ale AN Gaun Al Sy) 
Kalau Bye SM, (2yteoela sal Oppa. (Ap 


(Dorna. (2y tang mg Ona Uilaor 4 Alai) lalang BO3T 0065/1753 ia Gee or 
215 :a0le , oli Hai Pn Jas Hb edorah yinadl dora 
(By » 2209 tyad 2/231 emg S9 EA: (Ly 204626 1/743cooou! Je Data! (SU An pl 
2. DI TEMPATKAN SYURGA YANG PALING TINGGI 


Sabda rasulullah s.a.w : "Dari Abdullah Bin Amr Bin Al Ash ra dari nabi s.a.w, baginda bersabda, 
Diakhirat nanti para ahli Al @uran di perintahkan, "Bacalah dan naiklah kesyurga. Dan bacalah Al 
@uran dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat 
tinggal mu di syurga berdasarkan ayat paling akhir yang engkau baca." 


Pengambilan dasar : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 210 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yA Dg pa al ea Sa in DA aa Sa KA Vi lt at ae nota st Jl 
CAN SAI el JW Ia pa la la AN ga aan ya kta say yaa Klan 

BAL Olga ily (Dyasgs al, OetsiaA Ap Din pa in ap Gan FS 
ma SMA JG) (Apem 


Ay) rt. (2) 2014: AYI oya Jl OLI ya Wp P3 yaah ekor La OT Jilid tojinadleegaka AI or pt 
1464555131 3 Jd! Sonia Sb3Nhallt jade gia pl 
(By BI an JB 7661 0013/ ABS mama! 3 Ul yaa tera. (LM) “bel Aly era pl das ale pel) : 
Te meta olah 
3. AHLI AL GURAN ADALAH ORANG YANG ARIF DI SYURGA 


Sabda rasulullah s.a.w "Dari Anas ra. Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Para pembaca 
Al @uran itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni syurga," 
Pengambilan dasar : 
Berat pay Aan ya pad 20 lo Ol Gmug PB Jane NN Ma PAN 2s ori Ja 
Akin ja - Pit IN an Aj ena sat Pet ana 
Inn ot e JA PASI chart yA IN Aa Gp Oya oh aj u Aa ARA KUA Kana 
sai Sa, Hi 3 va) Sa as Je) ali ana Hadi dat Aga ori Jah: - JG “5 PAN de dl 


aa ai ' Oa FTA 


Cl) » sil uya Jah "Jap "OLI 23 2084 engad 100-6/99 3 JASA Ea 3 gadi slali A ai: 
(643-567) gmdihl id AA oya del AS up AA Ah Aas UV. mapun coli) 


4. MENGHORMATI ORANG YANG MENGHAFAL AL @GURAN SERERTI MENGAGUNGKAN 
ALLAH SVT. 


Sabda rasulullah s..a.w "Dari Abu Musa Al Asya ari ra.ia berkata bahawasanya Rasulullah s.a.w. 
bersabda: "Diantara perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati Orang Islam yang 
sudah tua, menghormati orang yang menghafal Al-@uran yang tidak berlebih-lebihan dalam 
mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Al-@uran tidak di amalkan, serta menghormati kepada 
penguasa yang adil." 

5, HATI PENGHAFAL AL-@GURAN TIDAK DISIKSA 


Sabda rasulullah s.a.w. : " Dari Abdullah Bin Mas ud ra. Dari nabi s.a.w. baginda bersabda: " 
bacalah Al @uran kerana Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal al-guran. 


Sesungguhanya Al -Guran ini adalah hidangan Allah, siapa yang memasukkunya ia akan aman. 
Dan barangsiapa yang mencintai Al @uran maka hendaklah ia bergembira." 


Pengambilan dasar : 
o - o - 0-90 Ox o- o Oo 34 Oo o 00 R90 A0 — - 0 & 209 - Sapa Peta market La - OA, 9, 
IL Oa Ma Ae Gt AA oi mai Gt FAT ot Abi Wol pl UAN OA ey US ca U Ji SI Ol 
3 20 0-09 0 0. Soggw & 0 HA0 o- 0 0. 24 0 0 #- L 002 0-0... 9 0 0. 0 #30 0 
3 Kej ai! 0 dna 01 Lapan 3 ya Bl ae Gp Kamar Galon AS 3 Lay Jb ae gt pak Er ne 


80 4- 


e Dana Tema K . ” 8 PAN SS SP MN PR & Pa: 
EA ag ale Io ai ya tata MEA gag Ta AAA Gp pala PD gg jp Uda cg aa 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 241 | 


ca. 9020 


9-3 5 ca yA Lea - TAN, a 2 030 
ala otg OLI og US lu U Jk al ob co.) 


Ay (414-330) pal aa GI Aa aib 261:169O/ 2 MUA 9 UE Amal 
6. MEREKA LEBIH BERHAK MENJADI IMAM DALAM SOLAT 


Sabda rasulullah s.a.w. : "Dari Ibnu Mas ud ra. Dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda, "yang 
menjadi imam dalam solat suatu kaum hendaknya yang paling pandai membaca Al Guran." 


Pengambilan dasar : 
Byy Sl Ai ASI png pi ja JB 3 pny dala Al aa Ga PA AI ay SAI OLI gama ol 2 
eka 
7. DISAYANGI RASULULLAH S.A.W 


Sabda rasulullah s.a.w.: "Dari Jabir Bin Abdullah ra. Bahawa nabi s.a.w menyatukan dua orang 
dari orang-orang yang gugur dalam perang uhud dalam satu liang lahad. Kemudian nabi s.a.w. 
bertanya, "dari mereka berdua siapakah paling banyak hafal Al @uran?" apabila ada orang yang 
dapat menunjukkan kepada salah satunya, maka nabi s.a.w memasukkan mayat itu terlebih 
dahulu ke liang lahad." 


8. DAPAT MEMBERIKAN SYAFAAT KEPADA KELUARGA 


Sabda rasulullah s.a.w.: "Dari Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah ia berkata, 
"Barangsiapamembaca Al @uran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya kedalam 
syurga dan memberikannya hak syafaat untuk sepuluh anggota keluarganya di mana mereka 
semuanya telah di tetapkan untuk masuk neraka." 


9. PENGHAFAL AL @URAN AKAN MEMAKAI MAHKOTA KEHORMATAN 


Sabda rasulullah s.a.w.: "Dari Abu Hurairah ra.dari nabi s.a.w. baginda bersabda: "orang yang 
hafal Al @uran nanti pada hari kiamatnanti akan datang dan Al Guran akan berkata: "Wahai Tuhan 
,pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru." Maka orang tersebut di berikan mahkota 
kehormatan. Al Guran berkata lagi: 


"Wahai Tuhan tambahlah pakaiannya." Maka orang itu di beri pakaian kehormatannya. Al @uran 
lalu berkata lagi, "Wahai Tuhan, redailah dia." Maka kepadanya di katakan, "Bacalah dan naiklah." 
Dan untuk setiap ayat, ia di beri tambahan satu kebajikan." 


10. HAFAL AL @URAN MERUPAKAN BEKAL YANG PALING BAIK. 


Sabda rasulullah s.a.w.: "Dari jabir bin nufair, katanya rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya 
kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada 
sesuatu yang berasal dari-Nya yaitu Al Auran. 


11. ORANG TUA MEMPEROLEHI PAHALA KHUSUS JIKA ANAKNYA PENGHAFAL AL 
OURAN. 


Sabda rasulullah s.a.w.: "Dari Buraidah Al Aslami ra, ia berkata bahawasanya ia mendengar 
Rasulullah s..a.w bersabda: "Pada hari kiamat nanti, Al @uran akan menemui penghafalnya ketika 
penghafal itu keluar dari kuburnya. Al Guran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada 
penghafalnya: "Apakah anda mengenalku?". 


Penghafal tadi menjawab: "saya tidak mengenal kamu." Al @uran berkata: "saya adalah kawanmu, 
Al Guran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 212 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang 
dagangannya dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka penghafal Al @uran tadi 
di beri kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan ditangan kirinya, serta di atas 
kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi dua pakaian baru lagi 
bagus yang harganya tidak dapat di bayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua 
itu lalu bertanya: "kenapa kami di beri dengan pakaian begini?". Kemudian di jawab, "kerana 
anakmu hafal Al Auran." 


Kemudian kepada penghafal Al @uran tadi di perintahkan, "bacalah dan naiklah ketingkat-tingkat 
syurga dan kamar-kamarnya." Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu 
cepat atau perlahan (tartil) 


Pengambilan sa 
8. 2 0-0 


an neraka 


d0... 


Na San aa aa AA Tecema panen lag 
plan 1 Je wow (tuan Mah: IE ah -. MA US at: ESL CLS Lag: BY, GA La « 
beta dah 


Ay 17/7560 Ie Dona! 3 ten lte 
12. AKAN MENEMPATI TINGKATAN TERTINGGI DI DALAM SYURGA. 


Sabda rasulullah s.a.w.: "Dari Aisyah ra ia berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
jumlah tingkatan-tingkatan syurga sama dengan jumlah ayat-ayat Al @uran. Maka tingkatan 
syurga yang di masuki oleh penghafal Al @uran adalah tingkatan yang paling atas, dimana tidak 
ada tingkatan lagi sesudah itu. Semoga dengan memahami hal ini, kita semua bisa lebih terpacu 
untuk bisa menghafal Al @ur'an setiap harinya, semampu kita. 


1085. MEMBACA YAASIIN DAPAT MENGHAPUS 
DOSA-DOSA KECIL 


PERTANYAAN : 
Gembel Sancang 


Assalamu'alaikum............. mau tanya........ ada satu keterangan bahwa barangsiapa yang 
membaca Guran Surat yaasin di hari jum'at atau malamnya maka dosa"a akan dihapus seperti 
bayi baru lahir......yang saya tanyakan dosa seperti apa yang dihapus itu ??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Redaksi-redaksi hadits semacam pertanyaan diatas teramat banyak, dan pengertian yang 
dimaksud adalah dosa-dosa kecilnya, berikut beberapa hadits sejenis dan arahannya. 


8933 — 2 jua Fendi el Jd Hd IS m3 ya). 


“Barangsiapa membaca YAASIIN disetiap malam maka terampuni dosanya” artinya dosa-dosa 
kecil bukan besar. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 213 


“Barangsiapa membaca YAASIIN dimalam hari maka terampuni dipagi harinya”Bila dogiyaskan 
barangsiapa membacanya disiang harinya maka terampuni disore harinya” artinya dosa-dosa 
kecil. | Faidh al-Gadiir VI/266 |. 
Sya Alas LS Ala! Si Ob jika Ga dn La ) data JSI Gang Una) PLS Aing (abal mna Jai oh) 
(Ep LA ay gag BL AI powmg Sei) JB SIS ag AI Jay CJ IS NA SN ES 
“Seseorang saat meletakkan makanan (begitu juga minuman) diantara kedua tangannya maka 
tidak ia letakkan makanannya kecuali ia telah terampuni dosanya”Ditanyakan pada Nabi “sebab 
apakah Ya Rasulullah ?“Saat ia angkat tangannya ia baca Basmalah', saat ia letakkan tangannya 
ia baca “Hamdalah” Yang dimaksud telah terampuni dosanya adalah dosa-dosa kecilnya seperti 
pada hadits-hadits lain sejenisnya. | At-Taysiir bi Syarh al-Jamii' as-Shaghiir 1/570 J. 
SY 3) ASI (EN Tagana SS Oh) JUS ya Pal al (EN AI ji og I) MLS) de (kale Yi) 
Ly AAS pedeail PAI Hy gel LL yaaa Ky AO Oles AYLA Y €I padi AYI Y pala! aa SY) 
OLI) 
“Mahukah aku ajarkan kamu kalimat yang apabila diucap terampunlah dirimu (maksudnya dosa- 


dosa kecil, dan banyak sekali hadits-hadits sejenisnya) dan engkau memperoleh kedudukan 
keampunan? (Ucapkanlah): 


B2. @Io-. 0 0 -- oa L0 got oa - 9 Bo. ..93 Lo 0 8 0 @ 2. Lo 0 X0. 0 @ 2. 
Hy SALA Delay no D3 gan! Iga! 7 Sl Dea laa di ANA can adi Ai VI IY 

CI 05 AL ena MA 
Lailaha illallah Al-Halimul Karim, lailaha illallah Al-Aliyyul “Azhim, subhanallahi Rabbis 
samawatissab'i wa Rabbil aradhinas sab'i wama fihinna wama baynahunna wa Rabbil “Arsyil 
'azhim, wal hamdulillahi Rabbil “alamin. 


Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Santun dan Maha Mulia, tiada tuhan kecuali yang Maha 
Tinggi dan Maha Agung: Maha Suci Allah Tuhan langit yang tujuh, Tuhan bumi yang tujuh, Tuhan 
segala yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya, dan Tuhan Arasy yang agung: 
segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. | At-Taysiir bi Syarh al-Jamii' as-Shaghiir 1/810 |. 

ASI Alas! Cai (Oebal OL AS) pai ama EN (Ia Sr GA Lean (OS Ina Il yg 


“Dua rokaat yang dikerjakan seseorang ditengah malam (setelah tidur) melebur kesalahan- 
kesalahannya (artinya dosa-dosa kecilnya bukan dosa-dosa besarnya). | At-Taysiir bi Syarh al- 
Jamii' as-Shaghiir 11/69 |. 
Asal! (El (OA ayak an Uya TP Tee Ja JSI Gal (ea Ja oa) 
“Barangsiapa memasuki ka'bah maka memasukikebaikan dan keluar dari kejelekan dengan 
terampuni” artinya dosa-dosa kecilnya. | At-Taysiir bi Syarh al-Jamii' as-Shaghiir 11/805 |. 
(SIS te PI ya) Lab Il Tah (SU) PN) Lawa Cena La) LeiIlory Letalord cah ( Lesabes Da Bo ya Ss VI) 
Hat ca dia HAB Al (ST (SNI Rradl Ug Aia Ld ji Aaadel pga al yag ) mor jl Laguna Le Se Labas UI Gi 
atay ) pal Bol aan Cai (ang da Lia AINI oma) SUYI (LA yag Pet BD Bola ) Laka II Trade pa dl Redi 
HI Henti yi JB Cde IPL Cola Jl ly op Alat si (ai) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 214 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| At-Taysiir bi Syarh al-Jamii' as-Shaghiir 1/804 |. 
Ata! El (A Layika YI AS Uda oya Km Lag Rellabel 3 Anal aya Pill DO oya Judi 3DL0 Ol yi ya yel) 
2 JUS ala de 
| At-Taysiir bi Syarh al-Jamii' as-Shaghiir 11/636 J. 
Cr M3 SIA Lagian Ggmal ) Jen yan ya Ular ambil del 3 (dada Jas GAY) ska 3 pro el (oya) 
(Put) See ola (rb) Jl, 
| At-Taysiir bi Syarh al-Jamii' as-Shaghiir 11/785 J. 
1099. MEMBACA AL-OUR'AN DI KUBURAN 


PERTANYAAN : 
Essa Akbar Al Babakani 
Boleh tidak membaca al-gur'an di kuburan.. syukron :) 
JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Olah Ab Bj ad dil Uma Y yag pd AS Oei pekag dala AI laa Gaal Pln Yan Ho eidU d0 an) et ale 
Kami koomik! ga, AU GA ily dala Al obe A Sya, Jltiya pe el dala Al bo adl be lpat Con MAN 3 ya TA 
(ding San jd Olgo). "al His Fa sala 
Dari Ibnu Abbas RA berkata:”Ada sebagian sahabat Rosulullah SAW yang membuat tenda 
(kemah) di atas kuburan,ia tidak tahu kalau tempat itu adalah kuburan.Ternyata disitu ada 
seseorang yang sedang membaca Alguran Surat Al Mulk sampai selesai.Lalu ia mendatangi 
Rosulullah SAW dan menghabarkan kejadian tersebut kepada beliau.lalu Rosulullah SAW 
bersabda:”Itu adalah surat yang bisa mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari siksa 
kubur”. ( HR. Attirmidzi, beliau mengatakan hadits ini Hasan ) 
Up? Long BRI Bagan Jl GBA g pil ae Tia Of Casual da0 AI by yag yjal OL yan Sina dia jiwa 3 Lagu 
(Al Adzkaar Annawawiyyah 135 |. 


Tentunya Ibnu Umar RA lebih faham daripada kita dalam sola ini.makanya tidaklah heran kalau 
kemudian beliau memerintahkan untuk membacakan Algur'an setelah mayyit di kubur. 


1122. KEUTAMAAN SURAT AR-RAHMAAN 


PERTANYAAN : 
Millatina Fatiha 


Assalamu "alaykum, mw tny fadhilahnya surat arrahman, tlg tman2g yang baikhati. Mhn share 
ilmuy.tx 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. KEUTAMAAN SURAT AR-RAHMAAN : 
« MEMBACANYA SEBAGAI BENTUK RASA SYUKUR 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 215 | 


» SURAT PENGANTIN ALAURAN 
» KELAK MENJADIKAN PEMBACANYA SEBAGAI PENGHUNI SURGA FIRDAUS 
» MENGAIS RAHMAT ALLAH 


69O/ TT babi — AM ali J 

sad WI 2 PLS 

AI Joe JSI ep yA HM 

II AS op Ar ye JIN 3 italy Ayda oa A22 Sy Kaban 3 Gel! galy ya otlg Sia TH sale yana! 
Kpd Ur II Ui ya yA ga mede D3 lou Ie peka y Allah ale AI Sa aa db ae oh 
Lay VI cela dai de EA LAS SS agan aa IN Al Ud sal de UB AS USU SU Li Ja 
Argo ra sala SAN G3 Gaet oli oil pr cola OI HA MA MIS DASI Ly Clan oya ega Yg UU OLS 
Uap JW NS deli ale II Bayar V3 akar 3 dala AN ka AA Syay OT" ag al YP TP Ainan MU 3 alay 
SESI ay BET aya ea Y 1 E YY OLI LS NT cela AI Ie CA UI S0 UI pe mnt gl art 
JII PIP ee ISI Jia lay Ale AI elo ai mar le ye OSYI ai 3 Ata! TA) "Mb 
any IL) MAAN CBM eka y dala AI ko AI Syay JB: SIB Upi2 Al ny Rabb 0 Lead TA "AA OLI 
CAN SL YP, LI pama LA 3 aa yA al" 

Dari Jabiir Bin Abdullah ra, ia berkata “Suatu ketika Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam keluar 
pada sahabat-sahabatnya, kemudian membacakan surat ar-Rahman dari awal hingga akhir, para 
sahabat diam mendengarkannya.Kemudian Rasulullah berkata : Aku melihat kalian semua 
berdiam diri, sungguh aku telah membacakannya untuk jin dimalam jin dan mereka lebih baik 
meberi jawaban ketimbang kalian, saat aku membaca ditiap ayat “FABIAYYI ALAA-I 
ROBBIKUMAA TUKADZDZIBAAN” menreka menjawab “Dan tiada Sesutu nikmatpun dariMu 


wahai Tuhanku yang aku dustakan, bagiMu segala puji” (HR. at-Turmudzy, Ibn al-Mundzir, Abu 
as-Syaikh dishahihkan oleh Ibn Mardudyh dan al-Baehagi). 

Imam al-Baehagy menjelaskan dalam kitab Syi'ab al-liman hadits riwyat dari sayyidina Ali ra, aku 
mendengar Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda “Setiap sesuatu memiliki pengantin, 
dan pengantin al@uran adalah surat ar-Rahman” (HR. Al-Baehagy). Imam al-Baehagy 
meriwayatkan hadits dari “Aisyah ra, Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda “Pembaca 
surat al-Hadiid, surat al-Waagi'ah dan surat ar-Rahman diseru dialam Malakuut langit dan bumi 
dengan “Penghuni Syurga Firdaus'.” (HR. Al-Baehagy) 


JB SIB AAL ep yna Cjr MAL gag gal mel 1 JB ALE City mal Rian (Sad ram ah op AA oma pd Gaet : 
Gp OA Lilo 3 JI aa pela ept (Aka ikon 2 JIE laa op dah Lilo 1 JB GI aki op OB ot mala Lilo 
PAP Baya 3 op) Cley Ale ale) BI Jay JB 1 JB AS gta GATAL gl op dad GP aah Ur Aa OP KS 
ade AI pil La K3 Gt Mind Al). 

Dari Ubay Bin Ka'b ra, ia berkata, Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda “Barangsiapa 
membaca surat ar-Rahmaan niscaya Allah rahmati ketiada berdayaannya dan ia telah 


menjalankan rasa syukur atas nikmat Allah padanya”. | Al-Kasyf wa al-Bayaan 1X/179 |. Wallahu 
A'lamu Bis-showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 216 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1152. AMALAN UNTUK MEMPERCEPAT MENGHAFAL 
AL-GUR'AN 


OLEH : 'aLa Kulli Haal 


Amalan agar dimudahkan dan di cepatkan untuk menghafal alguran,dan agar tidak akan hilang 
lagi hapalan alguran kita,Ini sangat amat manjur,karena di ambil langsung dari hadist nabi 
muhammad,dan di keluarkan oleh imam ibnu asakir dengan sanad yang hasan,karena tidak ada 
celaan sdkt pun pada rawinya,dan smuanya tsigoh. 


Tapi biarlah aku terangkan tentang jarh watta'dil para rawinya,agar kalian percaya dengan yang 
aku katakan,karena kebanyakan orang MARTAPURA ditmptku ini bnyak yang meragukan 
perkataan ku dan tidak percaya dengan apa kata2 ku dan menganggap aku SOK TAU,SOK ALIM, 
SOK HEBAT,SOK PAMER,SOK KENDARAAN, hehe...,karena mereka menganggap aku bkn 
siapa2,tp memang itu benar karena aku bukan siapa2,ku bukan super stars,ku bukan kiyai,ku 
bukan bangsawan,hehehe...aku hanya tukang parkir, 


Oke Igsg aja ini hadist nya 
Olgmot Set Jend op AAL g3 Jasler) mali pl add Ulsi 


Ismail bin muhammad adalah seorang hafizh pada masanya di ashbihan,beliau seorang imam 
dalam ilmu tafsir,hadist dan lugat,dan seorang syaikhul islam,Sumber dari ktb siyar a'lam nubla 
imam zahabi 


Ho 1 dea al Ulut JG 
Beliau adalah imam nahwu,imam balagah dan imam lugat pada masanya , 
Sumber dari ktb tarikh ahli andalus imam abu ja'far 

bel aa ae oa 3A utsf 


Beliau adalah seorang yang alim sekali,tsigoh,dan beliau adalah seorang alim pada masalah 
pengobatan, Sumber dari ktb siyar a'lam nubla imam zahabi 


NI AS or AA adl pd Uli 


Beliau adalah ulama ahli sanad pada masanya,dan beliau sangat tsigoh dan fagih,Sumber dari ktb 
siyar imam zahabi jg 


ea bar yi Olais Ud 


Beliau adalah imam hafizh addarimi,dan punya karangan sebuah musnad addarimi,Sumber dari 
ktb siyar imam zahabi jg 


adalah seorang hafizh yang dapat dpercaya, Sumber dari ktb tahzibul kamal imam mizzi 
alan opa Ad 


Beliau adalah imam ahli syam,paling alim di syam pada masanya,dan tsigoh,Sumber dari ktb 
tahzibut tahzib imam ibnu hajar dan tahzib imam mizzi 


CA 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 217 ) 


Beliau adalah seorang fagih,tsigoh,dan orang besar.Sumber dari ktb tahzibut tahzib imam ibnu 
hajar,dan mizan imam zahabi 


Cu al eter ye 
Beliau seorang imam,fagih,tsigoh dan orang besar jg.Sumber dari ktb yang sama 
Pel dp Sah 
Beliau adalah seorang ahli tafsir,tsigjohSumber dari ktb yang sama jg. 
le go La al up 


Beliau adalah turjumanul guran dan sepupu rasul,penghulu segala mufti,Sumbernya bnyak skali, 
hampir semua ktb apapun yang membicarakan ibnu abbas ini,pasti memuji: 


elay Aas AI Ip AI Jay JS ale ya Li 

Pada waktu ibnu abbas duduk disamping rasulullah, 
dala yaa Gaador Lah (Gp ya OT Nik cela AI Igang Gal ch Ul Jas IL gl oi de sel 3) 
Tiba2 datang sydina ali,lalu berkata ia,ya rasulallah,lari atau hilang ini alguran dari hatiku,dan aku 

tidak kuasa atas mendapatkan nya, 

B dimas La Kay dil ya YA ai YA AI Ini OLS Ulalel Yi mbl UU eekag dala AI lo AI Jay J3 
D auo 
Dijawab oleh rasul: ya abal hasan,apakah kamu mau aku ajarkan beberapa kalimat yang Allah 
beri manfaat kepada mu dengan sebab kalimat td,dan Allah beri manfaat juga dengan sbb kalimat 


tadi orang yang engkau ajari akandia,dan ia tetapkan di hati engkau apa saja yang bekas engkau 
pelajari 


la BI Sea Jet Jas 

Ali menjwb : enggeh ya rasul,ajari aku 
AJ yag Dlutana Lah elo 3 peda Ala Ob pe Ja CI 3 pai Of Kadal DPP Rnadel old SSS ISI: JS 
Amadel Al Gb on Tn (SI iban yaa ai ing 


Rasul menjwb: bila sudah tiba malam jumat,lalu kuasa engkau bangun atau mendirikan sholat 
sepertiga malam akhir,karena saat itu disaksikan,dan doa pada waktu itu mustajab,spt kata 
saudaraku nabi ya'gub kepada anak2 beliau "selagi akan aku pintakan ampun kepada tuhanku 
untuk kamu kamu" nabi ya'gub melakukanx malam jumat,kalimat saufa diatas maksudnya 
menunggu dl smpy datangnya malam jumat, 


bebe 3 deras | op 
Jika tidak kuasa,maka bangun aja pada waktu tengah malam 
Ui ge op 
NAmun kalau nggak kuat jua,maka bangun aja pada waktu awal nya 
HI 9 SESI KAL III Gy Ola ey SUSUN KAL III RAS JI 9 ym Bong SUSU El D5 OLS ant Jua 
dead! DL) SESI AAL Rel JS Go Jaya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 218 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


setelah itu engkau sholat 4 rakaat ,Rakaat 1 membc yasin semuanya setelah fatihahRakaat 2 
membc addukhan smuax setelah fatihahRakaat 3 membc assajdah dengan sujud tilawahnya 
setelah fatihahRakaat 4 membca surah tabarak yang berada dalam kategori mufasshol (maksdnya 
bkn tabarak alfurgan,karena alfurgan bkn surah mufasshol) 
ily Yy Oltagily ntafal piktue) Url Fla Clay Uyamonly de Jang Al de el Ujang dal ANU Aga ja ob Ip 
OCYU LD giaa ep 
Bila kamu sudah selesai dari tasyahhud akhir,maka puji Allah dengan sebagus2 pujian,dan 
bersholawatlah atas ku juga dengan sbagus2 sholawat ,dan atas smua para nabi,dan pintakan lah 
ampun untuk orang2 beriman cwo dan cwe,dan untuk saudara mu yang telah wafat mendahului 
mu, 
WS TG j3 Pa 
Kemudian bc pada akhir setelah itu. Ini doanya : 
Dl yaa Cab HUliS Lp 3 Land el yo (eU Goa YUL HS Ol sala gal L nj Gea ja AI li 
Bd Gb Ol man BLUS yg OT Ulory ogiy SUN yag LI WA AA Y GI ipad ASI JIE II, 
BP YG IP 9 AYY dip Yy mb GH JS Gaia YP Gue Janin Ol) GA TS Ol Sl Ke u Oly 
al al AL Y) 
Jas raja Use La GL eta SAI, AI OS ALE La ji Lain il ah ME US Ja adl Ul 
Wahai abal hasan,kerjakan cara itu 3x jumat,atau 5x jumat atau 7x jumat,mujarrab dengan izin 
Allah,demi Allah aku tidak mendustai orang beriman selamanya, 


ebemdi SUS Jia CB elang Ale Ab Gl AI Jay sler Ga La il La VI de Ul dl, 2 dl ae JU 

Berkata abdullah : demi Allah setelah ali melaksanakan yang dsuruh tadi entah 5 atau 7x,smpy ia 
mendatangi rasul di majlis yang sama, 

Ci gbi Ra ALA BP Lay LT al ARI Des Las ES OP AI yoo 4 Jl 


Maaf sbgian maknanya dengan bahasa banjar dsni,Ali berkata : ya rasul,dahulu jika aku 
mempelajari 4 ayat atau seumpanya,lalu aku bc 4 ayat itu dengan hapalan ku,limbah ngeto hilang 


lgsg, 

se em AI PUS LSG Kami ga UNIB Lay ja Oman lil pal Ul, 
Dan skrg aku mempelajari 40 ayat atau seumpamanya,bl aku bc ayat itu dengan hapalanku,maka 
ia banar kitab Allah ada di hadapan ku tIsnx, 


Dewan Masjid Assalaam 
Yang butuh harokat plus dengan tambahan dikit : 
ONE Baim & . j of Oa » rah Way San Ya Yon pu Pj Sl, Ur Judi 15 PA Lean 
Az Pj Sl, Ur Judi 8 PA, Lean - ab 5 Or Si AI de aga af S9 Hala as 
LA ps AT GA gali OA USA We ai CN Cl 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 219 ) 


al pn du 33 WI Uu, sig Dab GP da gia UU ja Ji Ola yaa 
1170. MELETAKKAN TANGAN DIATAS KEPALA SAAT 
BACA SURAT AL-HASYR 


PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


Assalaamu'alaikum...apakah ada dalil Hadist yang menerangkan pada wktu membaca surah Al 
Hasyr pada Ayat "lau anzalna" sampai akhir ayat tersebut disunnahkan meletakan tangan di atas 
kepala ? Terima kasih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaykumsalam 
283 SAI yA gladi padi Vi old JS oya elit UI Oa Uda di pny HA pbb Bo yan AT Bel 3 Nana Upalos Lagoy 
Ui olidor gd Sena Il a olu pr 
Dan kami meriwayatkan hadits yang musalsal saat membaca akhirnya surat al-Hasyr dengan 
meletakkan tangan diatas kepala sesungguhnya hal tersebut adalah obat dari setiap penyakit 
kecuali kematian, dan yang semacam ini telah kami coba berulang-ulang dan kami temukan 
kebenarannya. | alGawaaniin al-Fighiyyah Li Ibn Jazzy hal 96 |. 
Gd! GP ita! Hot LAS OT laka Udit j Sel due Ga le Al ang Say Le Jin La yua 


Dan diriwayatkan ((tentang sunnahnya bertakbir diakhir surat ad-Dhuha) sebagaimana 
terdapatnya riwayat hadits meletakkan tangan diatas kepala saat membaca LAW ANZALNAA 
HAADZAL GUR-AANA dst, (akhir surat al-Hasyr) seperti yang aku lihat dari al-Baehagy dari al- 
Bazzy. | Tafsiir Ithfiisy 12/455 |. 


Adot Tjp 


Saya penah mengobati pake surat itu dan tlapak tangan di tempel ke pipi yang lagi tumor,al 
hamdulillah sembuh. 


Masaji Antoro 


@ Adot Tjp. Kesunahan meletakkan tangan saat mengunjungi orang sakit berdasarkan hadits nabi 
riwayat Bukhori dan Abu Ya'laa dengan maksud : 
“ Memberi penghiburan pada si sakit. 
“ Memberi kasih sayang 
“ Diharapkan dapat membantu kesembiuhan saat pengunjungnya orang shalih 
“ Mengurangi rasa sakit si sakit 
Bole EM pay Ty dala AI ala AI Syary JB JB 0 da2 AI gag Ralat Il oP aa ala aa SSB layaa 
Bola GUE oya "1 Gs oa delay Basah AI Bai Ika "Nya HS lah oa da yh Agar Ie oda SAH ca Ol Ga AI 
BTA gl ya AAL ja de adl mang Je Yg 3 BA JG Cl) DN Ie Iu aa oi 
SIS 3 yeb3 Gor daa Lal yag « Oem, 
Al-Adzkaar Li an-Nawaawy 1/136 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 220 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gr Aman ey dala ab AI Oke US Gomes Gi Kab Lo Aa La da0 PALA! an Ga At SA Gi Ol ya 
JA Ay ay 2 Mata HN pel" AJ Acar Any Ala Oa Taman PA ea ng un on Lely dl 
aan dana Tatanan Je Dias al Gasa dl, 

Figh al-Ad'iyyah wa al-Adzkaar 1ll/222 

dear OB) Ly oein yak La Como Gde Ale dl yaudah dana SAI Soriy dl Omil YAA JS AI any 3 1d ol JU 
bea Sara al Sd NA Tole AJI 0G A83 De oil Jeda Lho At OLS IS Jalal Ag gatau Lal Je gemag 
Sila yPy Gl og daan Lega Gaib ya Bae 3 Hk edl— pelay dala AI alun Op pap SS lor aby . (Ly Asal 
Lis AI do yoy. ( Cd Lada CA el HJ P gala Can JP Oa Taman P Cg de ada ang F)- 
(Di Hd PL GA OKU ls oa gass Liya Ole 13) elang dala AI la AI Sya, OS) "JB (2) 


d) - UI &x10/126) 
(2) » came ding ds ad An P1 (101126) il 3 -— jl JB. 
Kitaab al-Adaab 1/250 


@ Biely Gaul - Ini bukan masalah dukun atau bukan dukun, tapi kita mengerjakan sesuatu yang 
diajarkan o,eh nabi secara langsung, mengenai tidak terdapatnya riwayat hadits musalsal diatas 
dari hadits bukhori muslim karena memang tidak semua hadits nabi hanya tertera dari dua perawi 
tersebut, coba anda simak keabshahan sanad hadits musalsal dalam pertanyaan diatas dengan 
berbagai rujukan kitab yang telah diakui kebenarannya : 


Saad SAI pinang Singa Gp MA 1 AAS Kadal ah Ul Bes ai gal Ulil 2 JB UG IAI aa ih 
de OT Ia Wit AYI oa Cha Lada lor de LB: JB MABA AI AS gt Umssa Ulat Sati Ga Ole Su 
JII de oi yb Ol, Se Ia an: JB AYI ob ch Lali palu le 0 SP ab Out, SI an: J8 Jar 
Gb eat, Ae Da ap: JB AYI ola eh La DE 3 3 up ol, Ie Ia an: JB BY! ola cah Lala 
bp 1 JW VI ola Lia Lali AL As le UNA UP Elah, le Bu mad 1 JB AYI ka ak Lali yul, Reiko de ol 
an 
SN AU all YP sia JS oya sid UP Ulah, Se Su mo de dp 
REFERENSI 
Ad-Durr al-Mantsuur VIII/121 
Al-Bahr al-Madiid VII1/29 
At-Tahriir wa at-Tanwiir 28/128 
At-Tashiil li “Uluum at-Tanziil 112365 


Fath alGadiir V/292 
Tafsiir al-Aluusy 20/447 


1233. DOA "ROBBI IGHFIR LII WA LIWAALIDAYYA" 
SETELAH AL-FAATIHAH 


PERTANYAAN : 
Ummy Salamah 
Assalaamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh..ustadz wa ustadzah,jy member 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 221 | 


piss..pertanya'an dari saya yang dho'if..Berasal dari manakah kalimah tambahan yang berbunyi: 
Robbigh firli wali-wali dayya» yang sering kita lafadkan dalam akhir surah Alfatihah.. 
monggo..yang lagi ol dan mengetahuinya mohon pencerahanya...syukron.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam warohmatullaahi wa barakaatuh. Menurut Ibn Hajar disunahkan 

Ida an Gd ga ono sa ag yaa GA Aan aa Un 5 ANA op Ate ba 

Aa agita (Sy 4 laa Rel SS Iya Mil ea» 

Dan baik setelah lafadz Aamiin ditambahkan Wal hamdulillaahi robbil “aalamiin', dan tidak 
disunahkan doa setelahnya, Namun Ibn Hajar mengecualikan penambahan lafadz "ROBBI IGHFIR 
LIP karena ada dasar haditsnya dan selaras dengan ungkapan para Ulama bahwa saat itu 


termasuk tempat-tempat yang diijabahkannya doa, namun ulama lainnya tidak sepakat dengan Ibn 
Hajar. | Hasyiyah Galyuubi 11/291 |. 


Dalam keterangan kitab lain : 
ja an aa. aa 


#0. 0 0 2 Io 0... 900... 38 BG IX Ie 90 X0. . 9g .. 0 9... 


220. 1..9 


Debu Na Fa ia ANA ye an 
Je —i Lal “pi Saman mean AI, 3 le 3 Si aa AG IA Gal 
(Keterangan setelah diam sejenak) artinya disunahkan diam sejenak seukuran bacaan 


subhaanallah.Yang dimaksud setelahnya adalah hendaknya setelah akhir fatihah dan Aamiin tidak 
diselingi oleh lafadz lafadz lain.... 


(keterangan tidak diselingi oleh lafadz lafadz lain) namun sebaiknya dikecualikan semacam 
ROBBI IGHFIR LII karena berdasar hadits yang hasan bahwa nabi SAW setelah membaca WA LA 
ADDHOOLLIIN membaca ROBBI IGHFIR LII AAMIIN (Ibn Hajar) 


Dan sebaiknya bila ditambahkan ROBBI IGHFIR LII ditambahkan WA LIWAALIDAYYA WA LI 
JAMINIL MUSLIMIINA juga tidak bermasalah. (Syibroo Malisy). | Hasyiyah al-Jamal 111/305 |. 


Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/364521983570616/ 
1312. AL-9UR'AN SEBAGAI PEDOMAN BANGSA JIN DAN 
MANUSIA 


PERTANYAAN : 

Whandy Bara 

Assalamualaikum. Mau tanya apakah algur'an itu pedoman hanya buat manusia, atau buat jin 
juga? 

JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Pedoman Bangsa Jin dan Manusia 


(179: HANTU lap API HA US ad, ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 222 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan 
manusia,” (AS. 7:179). 
LAB AYI aa 3 LT edi OI 4 cakil JI Je (158 2 SL T ( Laser SLS Ig dl eU Lele 3) 
JR masam DS Jj dia OP Ole, Nia Jiwa Lil of Ae olga! sama ad BY dls di Jd 
88 yi l f bae 
“Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua”. (AS. 
1:158)Bahkan diutusnya Rasulullah mencakup pada bangsa jin dan manusia karena tuntutan dan 
perintah seperti halnya berlaku pada manusia berlaku juga pada bangsa jin dengan dasar firman 
Allah lainnya :“Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang 
serupa Al Gur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, 
sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".(@S. 17:88). | Tafsir ar- 
Raazy 1X/206 |. 
Syiy AA JA Set yag Lu SI OT lia II jt dls at ol f Jong SN Ole Ia UI Ad 
Clay Jeda 4 pemadly Kaya ya OLI Ala ya JS oil Mg SAN Gel ASA Jal oya rb! de Has 3 de yaa « 
AAS pg Il dah ai J3 
“Dan Al Guran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu 
dan kepada orang-orang yang sampai Al Gur'an (kepadanya).” (AS. 6:19). 


Maksud ayat tersebut Allah Ta'ala menurunka al-@uran padaku (Muhammad) supaya dengannya 
aku memberi peringatan kepadamu.Khithab ayat diatas tertuju orang-orang penduduk makkah, 
sedang firman Allah “dan kepada orang-orang yang sampai Al Gur'an (kepadanya).” Di'athafkan 
pada lafadz orang-orang penduduk makkah berarti maksud ayat tersebut “supaya dengannya aku 
memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al @ur'an (kepadanya) baik 
orang arab atau orang Ajam (selain arab), ada pendapat memaknainyasupaya dengannya aku 
memberi peringatan kepada bangsa Jin dan Manusia, ada pendapat lain memaknainya supaya 
dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al @ur'an 
(kepadanya) hingga akhir kiamat”. | Tafsiir ar-Raazy VI/243 |. 

Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/372056426150505/ 

1340. FADHILAH MEMBACA AL-OUR'AN MESKI TIDAK 


TAHU ARTINYA 


PERTANYAAN : 
Rae Mal's Ary 


Assalamu alaikum, -mohon penjelasan. Adakah kebaikan apa bagi seseorang yang membca AL- 
@URAN sedang ia tak tau arti y..cuma tau tata cra baca dan hukum baca,an nya saja..? dan 
trimakasih jika brkenan ats pnjlasan y ,. 


JAWABAN : 
2 Hayat Alkafi 
JB BI AS ey KL sa IU gaya or Dal GP Ulat 01 Inn Lian aki SG gal Ula lg ot AA Lao 


YV Uta ebay diet Rina dp Alb AI PUS oya Wp D3 ya gelang dal Al ala AI Seyany JB Jia D yaama gpp AN Ae ag 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 223 


CAP ad olyyy Sya coil 0 der lah pb ya Lega ala Sya BP pang SP 9 OP MRI Si dai 
hn Taat A2 II IU oya Kab APN Gyawen Lega JUL gamat gal JB D yana Cptl YP patang AA3 99 tang Anh) D yaaa cp GP 
BA SAS or Hat Pelayan Ga Ale By PAN AS Ae Ol akh Sya 


Menceritakan kepada kita,moh.bin basyar..memceritakan kepada kita abu bakar al 
hanafi..menceritakan kepada kita dohak bin utsman ari ayub bin musa berkata musa..aku 
mendengar mohammad bin ka'b al gordzi..dia berkata aku mendengar abdulloh bin mas'ud di 
berkata... telah berkata nabi saw. siapa yang membaca huruf dari kitabulloh maka dia mendaptkan 
kebaikan.... dan kebaikan tadi di lipat gandakan sampai sepuluh..Aku (kata nabi ) tidak 
mengatakan ALIF LAM MIM satu huruf akan tetapi alif itu satu huruf lam satu huruf dan mim satu 
huruf. 


Dan juga hadist ini diceritakan lewat jalan lain dari ibnu mas'ud dan di ceritakan oleh abul Ahwas 
dari ibn, mas'ud brkata abu isa..hadist ini hasan shoheh dan langka dari jalur perowi di atas... Aku 
(abu isa ) mendengar dari @utaebah diaberkata...menyampaikan ( memberikan habar ) 
padaku...sesungguhnya muhammad bin ka'b al gordzi dia dilahirkan pada masa nabi saw. dan 
moh.bin ka'b dengan kinayah (julukan ) ABA HAMZAH. 


2 Kang As'ad 
dompet Soghl S3) UTS SN Ji LagDlor Lag AI Syurga Jah Asad akgag LS Takut Coal! DL elag tele Al elo JB, 
FS jl Lada ya RI 3 Agan! 


Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya hati akan berkarat sebagaimana 
berkaratnya besi, kemudia dikatakan: Wahai Rasululllah, apa yang dapat menghilangkan karatnya 
hati. Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam bersabda, Membaca al-@uran dan mengingat mati. 
Hadits ini ditakhrij oleh imam al-Baihasi di dalam kitab asy-Syu'b dari hadit sahabat Ibnu Umar. 


bb3 JB LAN JB WII Oya Keji Jadi La cnp Lah pl Jeng ye Al cal) Ja or aa JB, 
AB ang Ab JB ad aa jl ai 

Imam Ahmad bin Hambal berkata: Aku bermimpi bertemu Allah Azza wa Jall di dalam tidurku lalu 
aku berkata: Wahai Tuhanku, apa ibadah (tagarrub) yang paling utama yang dilakukan oleh orang- 
orang yang mendekatkan diri kepada-Mu?. Allah Azza wa Jall menjawab: Dengan Kalam-Ku 
wahai Ahmad, beliau berkata: aku (imam Ahmad) berkata: Wahai Tuhanku, dengan kefahaman 


atau dengan tanpa kefahaman. Allah Azza wa Jall menjawab, Dengan kefahaman atau tanpa 
kefahaman. | Ihya ulumudin juz 1 hlm 274 cet. Al-Haramain |. 


2 Syifa Al'hasanah 


Iman Al Ghazali di Dalam Kitabnya Ihya Ulumudin Menguraikan dengan sejelas-jelasnya 
bagaimana hendak tata-cara membaca Al @ur'an Imam Al Ghazali telah Membagi adab membaca 
Al Guran menjadi adab yang mengenai batin, dan adab yang mengenai lahir. Adab mengenal 
batin itu, di perinci lagi menjadi arti memahami asal kalimat, cara hati membesarkan kalimat Allah, 
menghadirkan hati di kala membaca sampai ketingkat memperluas, memperhalus perasaan dan 
membersihkan Jiwa. Dengan demikian kandungan Al Guran yang di baca dengan perantaraan 
lidah, dapat bersemi dalam jiwa dan meresap ke dalam hati sanubarinya. Kesemuanya ini adalah 
adab yang berhubungan dengan batin, yaitu dengan hati dan jiwa. Sebagai contoh Imam Al 
Ghazali menjelaskan, bagaimana cara hati membesarkan kalimat Allah, yaitu bagi pembaca Al 
Gur'an ketika dia memulainya, maka terlebih dulu ia harus menghadirkan dalam hatinya, betapa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 224 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kebesaran Allah yang mempunyai kalimat-kalimat itu, Dia harus yakin dalam hatinya, bahwa Allah 
Azza wa Jalla. Membesarkan kalam Allah itu, bukan saja dalam membacanya, tetapi juga dalam 
menjaga tulisan-tulisan Al Gur'an itu sendiri, Sebagaimana yang di riwayatkan," Ikrimah bin Abi 
Jahl, sangat gusar hatinya bila melihat Lembaran-lembaran yang tertuliskan Al Guran berserak- 
serak seolah-olah tersia-sia, lalu ia Memungutnya selembar demi selembar, sambil berkata:" Ini 
adalah kalam Tuhanku! Ini adalah kalam Tuhanku, Membesarkan kalam Allah berarti 
Membesarkan Allah." 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/376701995685948/ 
1357. FADHILAH BASMALLAH 


PERTANYAAN : 
Salim WongGendeng Singoraedan 
Assalamu'alaikum.mau nanya nih,fadlilahnya bismillah apa aja ya ? 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Omi DC Aang (fl Il ut JI Ae AAS al dala pdl Ala GAY! Iis? 3 Ja? Ly AI aa pan 
SN 9P tur Ib 2 tai Win KIA Hay ap ll Wis (alan! BJL pp Aaj Wikan €jillaa 1 Pena ca Uas 
ding Lag cab plan ya pal yA" JUS Lan GA AI pama 9S elang dala AI Gala AI Segan) Jl Ulis op Ulat Ol topkas 
JA ep Ula yg Unang Ke gd alay IK. "nj ya (Ly Lao Can yan om LS NY SI AI ng 
SL or JA 0 Ui Ga Jasa yg Lena Uya Ay al BIN Cg Ag. (2) ASN yr Aj ye SJ op la 
dalah MSI II at kidal MA Gol Lemag Ol" Apung Aale Il Oo Sl gay JB JG cakra Gl 9 Rela2 ye Lahan yee 
SUS Home SB. (Lp Gosl La Hell JI GAB ma Lag Home Ad JB CA pama 1JE PST (Bp JB Hall Jas 
Oa HP OA gg IAI pam II BANI LA ang II) AYI dj Ay CSR plly luan dy edi ola 
AA ge ee Uyas ATA Il al OP Kab oa Jae ye Uje ya Jari ye dun HAN SAI ot peda) Lao 
II Una DU diy bor aj Kilang. (BY OB Udan Male DI Can (AE YP Lakeran WN YP Cida2 YP Uphanny 4D pa 
Bb 0 4 (6) mp Say Hgrlel Ny CL oya Y SA AI ja DU) ay Ale AI le DI Jay Op at 
ot aa (TN) RE as ye alay) G9 Bai op Olla 52 CALE  daja Ugalan uya gp oi Sa By ob 
A9 Wb 2) op Ola me si de dad ul de edi" HJB plang dala A1 lo (By SI Jang Ol Sel 3 Cia 
dh or #Ua2 2 6 ot yan 0 tah 0 MO yan Bal 1 (LO) HI ae 0 pola ey: (9) jl LAN Agam 
AS Cg JI ag SAI II il oa ) LAN & —a PIP JB Kl Ae Ar 02 UT 
Aam Gja CPU among MAU (Aldi ntu 


Ay — & Lp "an" 3 Boys dm be isl (27 (21260 D yakrradiy (13) Fl- Ol url me: 

"JUS II Ie dh Hb 9" (33) RV GA ol BI JB (4106) arina (0). "Ai" 1— 3 (S)."Uaad 
Ag kaan al Gala IL ya elo 9S Asal 2 II SS al JBY LS al YP Ly or le ya Asal ye SNI 
dee 0 00 (M2) HS ema! 3 Gladi lg yy (Bp. MU mail" 1G (TN) Momen sll" (116) SB 3 $ JB, 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 225 | 


Sony jug Jlat AI Galon ya Ty 0 Ba Gap 3 (M23) HI pemahi 3 glabal olyay (Opa Elo or Al ae ye 
(D8 IP Ie Ae mang NI (2). 

Lo A1 png Tiada pt Aan RILI ya b Aeemag OT oU ya 1 BD yaaa oil ye ily ade IE ye SI dB, 
JA" IEgUA O paiy Alas il Ary (B) ob Aas upil OB Charly JS oya Tie aa Sp JS oa SA Jae JI 
Bp O9SU 4 dnular LET Joel oya cah lan Londo Li lebam Adil ly Lay 1 Jon Sai (Ap "Way ISL ONE Aan Es, 
HAL Lagi Ul ang” 1 IU Cenole yP Cita Lakon 4 jinor j3 KAL Vale odkiana 3 Jain op ani GUY JB. (Sp (IS regu 
V" iely ala AI au (al JS LO Un ani PELLE Uekang Ale AN la Gale AS 1JU pekang le IN laa sa Iso) yP 
Jia mag ge Alas Cah ea “el KA ja Jak TO) Cell Old! yani 22 If Wih 20UasdII Gani JAS 

AI Lah Uya tangani yA ala AN pal All (Ty 12 A83 (Op MAT RAY ala ay NA NAN 
OI elang dala AI ala Gaal Toy CS JB cant 32 CA Ga Randa hi IT YP Kegel ya Ka Il 0S cell 
Sr rt oa Tek. (Bp "ULAIS OS Gg is APP Cal pama 1 SU) en OKU , mbelan MP dia Jas Y" 163 
PI AI mag A8 Ta (Op ja JS" ne UR Jl 3 was “ig Jas JS dh 3 asa Tika KAI page 
SG na aya Day Ug YEN Jp da0 Ahem! Censas) € (LO) "part yg (Ul) eno! Ja mas, 12 I 


bole y" Begh y Akaa ly CHI Upi Seng (OA Gal oa tor) Jas pLYI aan 3 elo Ul 


(Ly 0ntxma GAN lg) (2) Magna Ja" IS SU sad eenbai (A/B5) D pasa! 3 (1/147) Dp af dina (2840) 
aki 3 (po Gl ya KE dy tan ay ya OP CE ya La Gp tan Gb ga ML HA 
AE ad ol mi (Tp Molaitama" ya ta 3 (Op. AN Kg" II — GO) Mm" 1— 4 (1/36) 
ASI mahi 3 label otg yg "ea aa" 2 UmaA aa Ig “al AS" Ale! JB Gaya oa Gbu coli 3) 
(2412077 L — (Ny. il Bang Ada OP jaan oa pem OP USIA at ea Gb at 
sy Lp "ae pom la. pemly HS GELI" i— 3 (12). MU" 1 AL). "ABI" —b $ (10y. "EM 
Hasian G bonlll da2 tai KAS, elillaa Ugor pp JB ega pegang Utan SAI Ate Ugal oya salad! yag seyaon Lado 
BSI S3 Ady cab el Of tanya Dila Glen LS Kelam Jp A Kila (SAI Aas Ug pl Leorgly tie 
Mg Of dip KAI pom Ulat gl ISI" 2JU peluag dala AI elo AI Syany Ol Baya al yg #lgin Cegaloel Alang! Jatah 3 0 menki 
Ida g Um pd Yg Upale Watak CAS ya edi Baal Yg ed Il V ling "lin A3 Gali y dl dag MU LS Ny UU 
IS CA pemala 13" ikal Gl or ya dj JB pelan dala AN ba AO Jyaay Of pelama ma BU JSI is mata 
ee al 3 Kepumua BU pil due Kuta NIS codia My Leon oya slab yag» (2) "Ela U JS) (lisan 
B3) La Olapds! Korg cOayAI Lion meglll cl al 2 Alat ST If Sae Ol JI" IU eng dala AI abad Iya, Ole 
SN H sld Gili pda 3 Bond due Udi Ol SU Had lema yag (B) "AT Old Oman d Abg Laga yaa Ol pi: 
Jus dls dab Cd AI pawai Hayat Gale 038 oya lal KOTA Ag 2g JB JS) Olaliza Jad gl goal ya Ja CA pala 
JA ma tab Crotg Va Jadi 08 yag AT ayal | "3 ai P3 3 aa Lala AT) —a Lesi ra 

(Of LAB Laka ya SY Ja OP cma LN IL abi) | ala cad Oa pe BIP dyibe (Ap TA pom ca 
Be ai hayang ai Bel Ujb IST ai Isya jl LALI OS Of ca Cenate SAI Jail Ummat CMS, cakung Jadi! kite 
AP al Gay Kay let Ay Jay LAYI ale Filan Laiy Sg AS S3 Gp GAS) Tell St lu 
dab de Jam IL Ol HJ Kepler ai OP Mb ye By al Ya las G1 ba Lala ya le al ala (0) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 226 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IA EN ID ea) LI JE Aden Op ya pala Kane Jantan 1 J3 AAL U" 1JB play ale AI Ul: 
apr ora (Ty Pra Ll Sg AAL) C3) Lay Bl SIA 1ir AAS LA mal 13 #Jarer di JB (By . 


Di 3 di (d(16) Ah laa PN (B7 Sh SLS mrua (By MULA"  b — G (2) Ml" — 
ads ba. 3 Bb op int (D7). (1/242) GI menit 3 adl (O). "AVI" 10 8 (6).1/242) g kli: 
Mad". 


FADHILAH BASMALAH 
1. Termasuk Asma Allah 


Utsman Bin Affan bertanya pada Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam tentang basmalah, 
beliau menjawab “Ia adalah nama dari Asma-asma Allah, kedekatannya dengan asma Allah 
'Akbar hanya seperti antara warna hitam dan putih pada kedua mata” 


2. Tiga Asma Agung didalamnya 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda “Sesungguhnya nabi Isa As, diserahkan 
pada pengajar ilmu oleh ibunya, Sang pengajar berkata pada Isa “Tulislah..!!”. 

“Apa yang aku tulis ?” Jawab Isa 

“ Bismillah “ Kata sang pengajar 

“Apakah Bismillah itu ?" Tanya Isa 

“Aku tidak tahu “ Jawab pengajar 

Nabi Isa berkata “Ba nya keindahan Allah, Sin nya pujian Allah dan Mim nya kerajaan Allah, 
Allah adalah tuhan dari segala tuhan, ar-rahmaan adalah Yang Maha kasih disunia dan di 
akhirat sedan ar-rahiim yang Maha penyayang di akhirat" 


3. Ayat yang diprioritaskan Allah diturunkan pada Nabi Muhammad. 


Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda “Diturunkan padaku sebuah ayat yang tidak 
diturunkan pada para nabi selain aku dan Sulaiman, yaitu Bismillaahirrahmaanirrahiim” 


4. Alam bergoncang saat diturunkannya. 


Dari Jabir Bin Abdillah “Saat turunnya basmalah, mendung lari kearah timur, tiupan angin 
berhenti, lautan berombak, binatang-binatang mendengarkan dengan seksama, syetan-syetan 
terlempar dari langit" 


5. Pelindung dari Malaikat zabaniyyah. 


Ibn Mas'ud berkata “Barangsiapa yang berkeinginan terjaga dari malaikat zabaniyyah yang 
sembilan belas maka bacalah basmalah, sungguh allah akan menjadikan setiap huruf yang 
terdapat pada basmalah perisai dari masing-masing mereka”lImam al-Gurthubi dan Ibn 
'Athiyyah berkata “Hal itu karena lebih dari tiga puluh malaikat selalu mengelilingi basmalah” 


6. Melemahkan Syetan. 


Abu Tamimah pernah mendengar cerita dari pembonceng Nabi Muhammad SAW, ia berkata 
“Aku tergelincir bersama nabi, aku berkata, “celakalah kau syetan.!”, baginda Nabi berkata 
“janganlah kau katakan celakalah syetan, karena sesungguhnya saat kau berkata demikian 
syetan kuat dan congkak ia berkata “dengan kekuatanku aku banting dirimu, dan saat kau 
berkata bismillah ia akan lemah dan kerdil hingga hanya menjadi seperti lalat”. 


Dalam riwayat Ahmad Bin Hanbal dan an-nasaa-i disebutkan “Aku membonceng Baginda 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 227 


Nabi, beliau mengingatkan dan berkata “Janganlah kau berkata demikian, karena membuatnya 
besar hingga sebesar rumah, tapi bacalah basmalah karena ia akan mengecil hingga seukuran 
lalatKarenanya dalam setiap perbuatan disunahkan diawali dengan basmalah, untuk 
mendapatkan keberkahannya... Dst. | Tafsiir Ibn Katsiir 1/119-121 |. Wallaahu A'lamu Bis 
showaab. 

Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/368667399822741/ 

1374. MAKNA SYAIUN LILLAAHI SETELAH BACAAN 


AL-FATIHAH 


PERTANYAAN : 
Danial Al Margo 


ASSALAMU 'ALAIKUM....HALLO SAHABAT PISS-KTB YANG KU CINTA, ........ SAYA MAU 
TANYA......... dalam tawasul kita sering mendengar kata "syai un lillah"APAKAH ADA LANDASAN 
BERTAWASSUL MEMAKAI KATA2 SEPERTY ITU?? TRIMAKASIH, SAYA TUNGGU 
JAWABANNYA BESERTA IBAROTNYA, 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Memang ADA, terdapat dalam sebuah keterangan kitab yang menjelaskan 
bahwa SYAIUN LILLAAH setelah membaca AL-FATIHAH Artinya Pengakuan seorang hamba 
bahwa yang merealisasikan segala keinginannya hanyalah Allah Ta'ala. 

sa bl dong Kakang (END Gab Un pnainy Lagllan AD gab Ggaa y Le ABU Obb Ah Gaib Slel Unis Geli jam Jp sae 

EP II ya Knp it, Ie 3 yang II IL HS Lead 06 oya Yg 00 Y Ilkatal 

MAKNA SYAIUN LILLAAHI SETELAH BACAAN AL-FATIHAH 


Dan makna syaiun lillaahi adalah tujuan dan kehendak kami sesuatu dari Allah artinya ia 
memohon pada Dzat Allah dengan mengharap ridho dan bantuan hanya dari Allah, tidak pada dan 
dari selain Allah, didalamnya mengandung pengakuan bahwa yang merealisasikan keinginan- 
keinginan dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhannya adalah Allah Ta'ala semata. | @urrah al-'Ain 
Bi Fataawa as-Syaikh Isma'iil az-Zain Hal. 211. J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/380231335333014/ 
1419. MENULIS AYAT AL-9GUR'AN DALAM KEADAAN 
JUNUB 


PERTANYAAN : 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! Permisi poro yai Ian poro ustadz/ustadzah kulo badhe tanglet...! 
1. bagaimana hukumnya menulis ayat al-gur'an dalam ke adaan junub...? 
2. bagaimana pula hukumnya menyentuh hasil tulisannya tersebut...? mohon penjelasannya 
syukron...! 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 228 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MM PL om ps TA IS wa alas O, 
Asiook! Reel! A50 146 : mo 1 Sl us, Jl imel 
"Wa la yamna'u al hadatsu katbal gurani idza kholaa al maktubu 'an massin wa hamlin". Boleh 
menulis al gur'an selagi tidak menyentuh atau memegang tulisanya (al maktub). 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Wa alaikum salam. Menulis al guran dalam keadaan punya hadats (muhdits) atau junub di 
bolehkan jika saat menulisya tidak menyentuh dan memegang tulisanya (al maktub). Menulis pada 
waktu hadas atau junub ada 3 pendapat : 

" jika pada waktu menulis mushaf memegang dan menyentuh tulisan maka di haramkan 
menulisya,tp jika tidak menyentuh dan memegang tulisan maka menurut goul shohih 
hukumya boleh menulisya. 

" menurut goul masyhur hukumya haram secara mutlag. 

" menurut imam mawardi,hukumya haram bagi orang yang junub dan boleh bagi orang yang 
punya hadats(muhdits). 


Menyentuh tulisanya tidak di haramkan jika niatya tidak karena al gur'an,tp jika menyentuhya 
krena niat al gur'an maka di haramkan. | al majmu' syarah muhadzab 2/70, hasyiyah jamal 3/19 |. 


2 Kang As'ad 
DU did pegunt dg el Ol yel ye BUSUI Jl Leant  AaI Ja OLS II Lisan cad yh Wani US Bj 
181 2 SI II Ai Ae CA Hama JP IT AA ILY jojl pr mewall toni 
Link Diskusi  www.fb.com/groups/piss.ktb/387124051310409/ 


1449. PENULISAN AL-OUR'AN DENGAN BERBAGAI 
WARNA 


PERTANYAAN : 
Yassirly Amriya 


Assalamu'alaikum.Mu nanya nh, Bagaimana itu hukumnya Al Aur'an di warna-warnai segala yang 
katanya untuk memudahkan membacanya, bahkan mungkin nanti muncul Al Guran dengan Not 
Balok untuk memudahkan nyanyiannya. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Bagus selama tidak merubah tulisannya.Ulama sepakat mengenai sunahnya 
menulis Alguran dangan baik, memperjelas, memperindah dan mengharokatinya. 


entah de Iyaaly , JAS Boy Al Sally oli jl dal 201) Konsak! Zilao Lo pny de slalu ma (Bee WI 
ad Tilas MY 3 ASU1 Honnaki Sai Kontan pkalai y Rita Ogo Jeda Leola Let) AU Uta 3 Houaki LS 
Bara, HP AI ya 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/390375880985226/ 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 229 ) 


1457. HAFIDZ-HAFIDZAH LUPA HAFALAN AL-GUR'ANNYA 


PERTANYAAN : 
Muhajir Madad Salim 


Assalamualaikum. Langsung saja. Bagaimana jika seseorang yang hafal alguran mendadak lupa 
karena : 

1. Sakit panas, stroke, gegar otak ? 

2. Depresi berat (tekanan bartin) bertahun-tahun dipondok belum kelar-kelar juga ? 

3. Sakau atau kecanduan narkotika? Matur nuwun pencerahan serta ibarahnya. Wassalam. 


JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot 
OS Gl Ria Ub3 eb ye AbAL Y Jlo Ca ABU 3 ye UYI de ya UI Ol GJM Of M3 V le A3, 
mis IA ig Oli SL ly 1 JB Of JI 3 Uas alis 

2? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam 
GELI Kamakay 0), dilanda ya skaah ASI Kntana ULASI ya Bk A1 pena Lag AAN Satin d5 AI ay IL emak 
daid $ pe dly gi PASS 33 din Ap JS Oli 
“Maka kalangan madzhab Malik ra hukum menjaga hafalan yang lebih dari bacaan yang membuat 
shalat sah (hafalan selain surat fatihah) hukumnya disunah muakkad baik diawl atau selamanya, 
melalaikannya hukumnya makruh,Sedang Madzhab Syafi'i melalaikan satu huruf dari hafalan 


diatas tergolong dosa besar yang hanya dapat terlebur dengan bertaubat dan kembali 
menghafalnya”. (Hasyiyah as-Shoowy 111/68|. 


MIL JWAAYI oya Jusil AliL JAAYI9 ondel! dar La Jusasi Atndar Celine SSI Ala ya" cdi Lada Gg 
MANA GOWES LS gama Ilatily 2S ar II) lama 3 nadi PP de BI 

“Dalam sebuah hadits Gudsy dituturkan : Barangsiapa yang menyibukkan dirinya dengan 
mengingat-Ku sehingga tidak sempat meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya yang 
lebih baik daripada apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan menyibukkan 
diri menghafalnya lebih utama ketimbang menyibukkan diri mencari ilmu yang yang diluar 


ketentuan fardhu ain, sedang melalaikannya meskipun karena “udzur seperti sakit dan kesibukan 
yang bersifat kewajiban tergolong dosa besar. (Hasyiyah as-Syargawy 1/164J. 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


1,2,3.termasuk lupa yang berakibat hukum haram dan dosa besar semua walaupun sebab adanya 
udzur seperti sakit atau sibuk yang brsifat kewajiban(sprt mencari nafkah dil).karena sesibuk 
apapun untuk menjaga hafalan, masih bisa di lakukan walaupun dengan cara membaca dalam 
hati. Inihayatuz zain 362-363, barigotun mahmudah 4/195 |. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/392659810756833/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 230 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1572. MENDENGARKAN BACAAN AL-GUR'AN MENURUT 
ULAMA HANAFIYAH 


PERTANYAAN : 
Amerr Ghelumerr 


Selamat malam......mu tanya semuanya semuanya katanya mendengarkan orang baca al guran 
itu lebih besar dari pada menbacanya ya? gi mana ceritnya itu?sebelumnya makasih.. 


JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Ada benarnya pendapat itu. Bagi kalangan hanafiyah lebih utama mendengarkan bacaan al- 
Gur'an daripada membacanya. 


OI 4 dai OT OSN BSN ya Jail III OT Last Ob Kaili ro 23187 0 Ag Topi R0 yan KASI 
Sk SL OT Ala ae (UsaNU ap sah Oia mani 
Ulama hanafiyah telah menjelaskan bahwa mendengarkan bacaan al-Gur'an lebih utama daripada 


membacanya sendiri, sebab seorang pendengar al-Gur'an berarti menetapi hukum mendengarkan 
yang wajib, sementara hukum membaca tidaklah wajib. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/421701107852703/ 
1639. ASBABUN NUZUL SURAT AL-KAUTSAR 


PERTANYAAN : 
Hasani Al Majafiyya 
"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka 


dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci 
kamu dialah yang terputus".?? apakah sebab turunnya ayat ini 


JAWABAN : 
2 Hakam Ahmed ElChudrie 
OS Il alay 6 ABI AI) Jae palang dala AI Gan dapa Jd Jd ale Cg Kes py3 BL oa CS 1 mer sal JB, 
GA ya AYI 
alatas A05 Laalas pl mem 
Ayat itu turun pada hari Hudaibiyah pada saat melakukan perjanjian damai dengan orang2 


guraisy. kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad saw, "Shalatlah dan Sembelihlah hewan 
hadiah." oleh karenanya, surat tersebut termasuk dalam surat madaniyah.. 


2 Cecep Furgon 
Melengkapkan............ 
AA Ap AAS gamat IA IE AU lang Ale AI lo adl My manah Ol Gaia 1JE ap ae al aa 
alay Ande AI Jae adl Hasta ya By yudi okt J9 Cena MS AE ya Taja PI Iljasl Uj Ip 3 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 231 


j3 ceri RS jl Ba hy CAN) eipah pedal AS il Aa USAI oo Sya Relasi, caclat (kuasa) 
Lay ade Alit Jae Sya JI seal oya Oly Op om Aelily 4 mati Sah plang Ale AI Lo Iya jl Ol Lte) 35 modi oa 
se IS 9S Ogan tAnt03 S3 ba ja! OgabeiA Ah Aantakan Ody CA ya ng Y. 
Telah mengeluarkan Ibn Mungzir dari juraij, berkata juraij: telah sampai kepada ku bahwa ibrahim 
putra Nabi Muhammad Saw pada saat meninggal dunia orang-orang Gurais berkata: Muhammad 
telah putus keturunannya/ terputus dari pertolongan Allah, hal itu membuat nabi benci/sedih, maka 
turunlah ayat ini sebagai penghibur baginya.Kesimpulan asbabun nuzul ayat ini, pada saat nabi 
mengalami pelemahan( di anggap lemah oleh orang gurais) dan perendahan pengikutnya serta 
celaan dengan sebab meninggalnya putra beliau Ibn gosim di mekah dan Ibrahim di madinah, 
serta Gembiranya orang-orang Gurais dengan situasi yang menghawatirkan terhadap kaum 
Mu'min. Maka turunlah ayat ini sebagai pengumuman bahwa Rasulullah saw itu Makhlug kuat dan 
akan mendapat pertolongan, serta menginformasikan bahwa pengikut beliau ini adalah yang akan 
menang. Juga menunjukan bahwa kewafatan putra-putra beliau tidaklah melemahkan posisinya, 
serta menegaskan bahwa mereka yang membenci Nabi sesungghuhnya merekalah yang terputus 
dan mereka tidak akan memiliki sejarah yang baik dan jauh dari setiap kebaikan. | Tafsir munir Liz- 
zuhaili |. Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/435085576514256/ 
1657. Hukum Lupa Hafalan Al-Gur'an 


PERTANYAAN : 
Mashfufah Bashri El-Baidlawie 


Assalamualaikum. Para asaatidz, mohon hadis atau ta'bir yang menjelaskan tentang haramnya 
orng yang lupa trhadap hafalan algurannya. Jazakunullah. 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam 

III Kamdkay 0), dilan Lal yg skaah ASI entana ULASI ya BASA pena Lag AAN Satin d5 AI ey IL emak 
Aid pe IG AS 3 dan Dp JS Ola 

“Maka kalangan madzhab Malik ra hukum menjaga hafalan yang lebih dari bacaan yang membuat 

shalat sah (hafalan selain surat fatihah) hukumnya sunah muakkad baik diawl atau selamanya, 

melalaikannya hukumnya makruh,Sedang Madzhab Syafi'i melalaikan satu huruf dari hafalan 


diatas tergolong dosa besar yang hanya dapat terlebur dengan bertaubat dan kembali 
menghafalnya”. (Hasyiyah as-Shoowy 111/68 |. 


MIL JWAAYI ya Jail AiL JAAYIY ondel! das La Juiasi Atadar Galian 32 SSS Alah ya" cdi Lada G3 
VAUE GILA 1in3 yaa Jkt) Yo yaS jelas) dil 3 cal C2 le BII 

“Dalam sebuah hadits Gudsy dituturkan : Barangsiapa yang menyibukkan dirinya dengan 
mengingat-Ku sehingga tidak sempat meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya yang 
lebih baik daripada apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan menyibukkan 


diri menghafalnya lebih utama ketimbang menyibukkan diri mencari ilmu yang yang diluar 
ketentuan fardhu ain, sedang melalaikannya meskipun karena “udzur seperti sakit dan kesibukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(232 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang bersifat kewajiban tergolong dosa besar. (Hasyiyah as-Syargawy 1/165|. 


Imam ar-Ramli membatasinya dengan “bila lupanya karena unsur meremehkan dan karena malas 
memudarasahnya”. Lihat Asna al-Mathaalib 111/46 : 


Abay )a Br WI 3 MI RU Ala Latif it DE Das Sad DIY Jet IE ES Hi (3) 

2. Data 2. KPR 2 50 o aa 4 0 ...9 na - 2. (J ras 28 B0 TA £ 2 40 NI Pn agan 1 2 - 

ket Jera keda AT AP OT ya gan ya Ri G3 lb uga Lani eng YA Lgi Ole MS (ES 

2.5 0. ML 2 33 0 4350- 3 og Puan & Pa Hr na 2.9 . . 9 0. 8... 8G. -9 - 2 3 Bana YAN eri Painan Ban 

H Anya (AS Okey 3 dh Adaa gal Lay) | pelorl Rak pg — Jong ye AMI Admi ol 3 aj ag 
Ca 23 


PMA, Voli Aib OI) 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 
2? Hanya Ingin Ridlo Robby 


ly dala AI Can AN Iyan, JB JB Ai AI dy Om yP USA cogl l PLS Lagay — 315 LS" 


OLI Haa ja el BR 3 ega 3 Ia aa edm ja Jar ea IN ja gal ya 


5 mebIa KN PAN 


ca. 90. 040 — AN AR LA LAN AG . y 2 .. wara ia Gn TN 
Jera pia OLI Ola $ Hilal Akee139 G 86 Le MIL 3. Oya sae IG Lesi pi dora ag Yi 
ca @ 3.9 o- B 3. BI. 020 - Bo - 0 0. # S0. 8 0 9 9 - 9 oh 3g. 20 ge 00 - - 
AI Ot ada Ud 3 OLI pai AA ja La JB Bye ala ga Bon Geo Ge da AAN ASI ae US 


- P3 - 
(NN an o & 0 0... - 03 eh £ 
- 


2 te - 2 0 8» -— - .0 - 0 0 40 (23 0 2... 4 0 2.3 - 
Say Sai gal Manga Uag Cal Loan) bt ef oya OT Oli Haul LS Uu Lina Ga #SULel Lag Jia 


.. 0. . BS 3IBRLAI A30 24 3 0 - Par 1g 0: (EN TK NN - 3 # kaka 4 9 
Ay Siap Ooliah 3 Lgi di Jar) Ketat OT Ga Bagan ya Het Ls db gi Je ap bejana PI Laba ga 


Logo BIL 2 20. 9 - 0. - 220 -... Ie 0g AL Oo Ic0 01... 0. 9 Pa 

Al oya dai US Gaya AI Gg Gaye ag Sig OLI Jalan oya lari daily 0 poai nya PAI Meng ya dg al ATA 

Io 020 2 0. 9 - - 2 02 MB 338 0. 3 0-0 Go Soe 3 ee BA. 0d0 AG Wo 9 18 

AS OA Gani SAI S mapun Sab Gama ot Geo oyag Ker Snlaay ola on Aa2 plat ai OLI Jordi dan of wil 

Win ootlah Cg pall yag AN AD Ai aa ON TB ja Leg BL op data op DI ag Kuan UB ad DIA dya KG 
“3 (anu - o 40 “so. 3 Bo 00. 2 5 3 4 Tn 


Papa - 3 Ps & . . 2... c....& Ne Bean atuh - 9 naa - ana gan in 
AS de Jak ily TAI Ola din Lema BIN op ALAN Ob ay Had JI af BAN ja JB) Ja 


- 8 S0. 0 3 o 0 0. 3. 


3 - 8. L 2 30 0 0.0. -.. III 0 0-0 3. 0-0. 040 -— — 0. d R00 — —— 0 8.9. -09 
SN okt JAN Sp dada Gd oya dl Re ta) ale AA deng al OLI San oya Gale Ju aah Ole, & ssi 


Lo. 0.0 . 2 3218 - 0-0 - a38 - 03 020 20 28 co... . ae 0 eno... -—.. 5 
48 Pa Ona Tn aa Pen 2 ena Ag Cah BIA UG KB SPO ALA SUN aU an K La C0 
gabah gg yg II Ala Kaya S3 BIA Vas Pig U Lag Dgigf dala ag Of Jon 053 Agil 23 Soul JB) Bade pa 
Ma aah & 3 DIA PA NIS De SEA PA Den Ai SOLID Nae SA AD 5 Ara 


2. - 30. B8 09 -4 8 4 4 La Io go - L....9 
Jadi patont Geima d Hilily gi YA di Ola La tony pi Ay LS LS HI eni Syiar Ol mak La at 


Pan PAP IU Da DA AMP Teh De Sen SEMEN SN Ti 3 SP UR UA B3 2000-2908» so 0 3 20. 
Aiiako- agama jeng Jeda nita Ry HP oa Al Ie Jay pd oya semai & gain Jd) Kemal & jaka Jab) Al & jaka 


LN I0 Id. - PP Ta 


o ac. 3 0.09 0.0 0... - 0 4 0-3 o 23 0... .. a 
Sa AS obiat sai dB jr dd 9 Idea ya) Ana) (& all Si Anam op AS is RAS cp SA ld of adah 


0.8 o- 20 


LI. 3 oc0gpo Lo. -. 3 0.0 go 4 .. 3 Lo. o- -.0 Pa na - 20 20an 2. 2... 3 
ang ciki J3 Ja AS elaiaal Ja U JG sada Gram Aa Gal Bay oa SIS Ca or TA diy Aan SUS Ap ISI NAS Bo yan 


22 000 A20 A.A 


bol yag opa Kat 
211 ee Kn 


B0 0 £ 2 Be 


Na .JB, Sura data Sh Keprt AAA ay AT Pi ata . Ta Is Kai Sela ale adi de (JB, 


- -.9 040 -— . X0 ...9 Po- ng 0. aga 38 DG -- 0 — 3. 0.90 - 339 - 0 AA. .9 @- gg3 AA 
SAN OT oa Bagan oa He 3 OB il ni Je ena) Coat Ga Jera Lena BA an at apl 


0 2 02 02 Pad 4-0 


2.3 04 - 2.9 £ s0. 30 0 - o- (3 - £2 BIA - 040 
JS ST Cena Jia Ol SArU Lo uap " Hey dara ol GS semua G3 1 Ae dan ai ni 


“agan .4 2 Ta £ 4 Tan Aa Naa An o- x 0 AL 1 8 - 81. 0 nk 
S3 JB ten dak 0 ea sama Jia O OS as ul JB. Ker aa Jero yaa ga ab Il SP ge ya: 
on an Jai D3 ya perah OK 1 SAN J9 (63 BU) #4 Hg) (63 ST Klari Vj asi Ch 
- 20 g 222 83 9 


100 3 0 Io nan 0. 30 #0. Pan Td o-e 49 9 - PN dd a00... 900 - Na dana Ia . k90 9 
Us Sisa) #dles JB cdia Ui Cpu dala AMI lap «gai La BUAS OS jg cda Jar Isl dd Gali daa Clisy Alai aril 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 233 


el RT RA S2 "endang Aele AN Iho SEy (T 6 2D 2 Jet 3 any (7 — 6 1 ISSI Lali Ul — ai 
KG ET KA AN Tatan (OT Hap) Gee TN Seid AG IG cmd OA ga Kah SD ag ai 36 
Lay APA AA KU 2 pay TA IT Kan 3 CAB IE aan 3 Tb 3 
AS 3 CS Sa palang Kila gi AN Aa Up JA Ah. 
| Maktabah tsamilah |. 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/417746361581511/ 


1683. MENGAPA SURAT AL-OGUR'AN BANYAK MEMAKAI 
NAMA HEWAN ? 


PERTANYAAN : 
Nasrullah Muhammad 


Assalamua'laikum, enten pertanyaan titipan. Kenapa nama surat surat di Al-gur'an banyak yang 
baerasal dari nama hewan,seperti Al-bagarah, Annaml ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Menurut Imam as-Suyuthi penamaan surat-surat yang terdapat dalam al-Guran 
bersifat TAUGIFY ((petunjuk dari rasul yang berasal dari Allah) 


SUS Jaa UB, MS ad JYI kanaoa YJ, VI, Saat Pa Saad IL oo sei ui K3 S3: oLsYI e) ep dl Ju 
IAS UI J3 8 Open DSA 2) yang BEI Do ya Oa OS AN OS JB Ke Pb dal 
CI peak! 
Imam as-Suyuthi dalam Kitab al-Itgaan berkata “Telah menjadi ketetapan bahwa penamaan surat 
dalam al-@uran berdasarkan taugify (petunjuk dari rasul yang berasal dari Allah) baik bersumber 
dari beberapa hadits atau pun “Aatsaar (An Nawawy mengistilahkan aatsaar adalah perkataan- 
perkataan sahabat/hadits mauguf), andai aku tidak khawatir memanjangkan bahasan niscaya aku 
jelaskan hal tersebut, yang menguatkannya adalah hadits riwayat Ibn Abi Haatim dari “Ikrimah 
“Adalah orang-orang musyrik mengatakan surat al-bagarah (sapi betina), surat al-Ankabut (laba- 
laba) sembari mencemoohnya kemudian Allah menurunkan ayat : “Sesungguhnya Kami 
memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu)”. (AS. 
15:95).Lal-Itgaan Fi “Uluum al-@uraan 1/148 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/441855169170630/ 
1694. TINGKATAN PAHALA DALAM MEMBACA 


AL-GUR'AN 


PERTANYAAN : 
Dyah Alydya 


Assalamu'alaykum... membaca alguran tapi tidak punya wudlu itu nilainya sama atau tidak dengan 
yang punya wudlu ? atau cuma beda adab aja ? (( seperti banc guran flash / digital )). mohon 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(234 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Dewan Masjid Assalaam 


Koreksi, Pahala membaca satu huruf dari Al-@uran dalam sholat dengan berdiri 100 kebajikan, 
dalam sholat dengan duduk 50 kebajikan, di luar sholat dengan berwudhu' 25 kebajikan, di luar 
sholat tanpa wudhu 10 kebajikan... 


B Nolan 4 Rinnon O yuni key 4 Hina HL LAU SD CB jk So ISU OLI sesali 3 #Olladly BD uait ale ts 
Pirnon pias pedaia pb 9 4 Kian V9 piAS 9 AR X0 pb. 
212 pp: SI due 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/447644758591671/ 
1695. BELAJAR MENGHAFAL AL-OUR'AN TANPA GURU 


PERTANYAAN : 
Rizma Yua Arumi 


Assalamu'alaykum yai/bu nyai Ian sderek piss sedoyo.. Boleh kah kita belajar menghafal Al-Aur'an 
sendirian (tanpa seorang mursyid).. 


JAWABAN : 

Raden Mas NegeriAntahberantah 

Boleh saja menghafal sendiri, nnti setelah hafal semua di TASHIH kan kepada seorang Mugri' & 
hafidz 


TA PEN PR la NN na Ae EA ya 
An DPN Dagang ha aka DI Oh 9G Aa pemun 
Dan kalau engkau termasuk orang yang merasa cukup dengan diri sendiri, sewenang-wenang 
dengan pendapat dan perkiraannya serta berpasrah diri pada apa yang ia biasakan dari 
hafalannya, lagi sombong dari rujuk (tidak mau kembali) kepada seorang 'alim yang bisa 
membawanya kepada koreksi lafadz bacaannya, maka tidak diragukan lagi bahwa engkau adalah 
seorang yang teledor, tertipu diri, dan pembaca jelek (salah) yang berdosa tanpa diampuni. | - 
Nihayatul goulil mufid fi ilmit tajwid - |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/447665615256252/ 


1721. HUKUM MENGAMALKAN YASIN FADHILAH 


PERTANYAAN : 
Tita Puspita Sari 


Assalamualaikum wr.wb. maaf para sahabat mau tanya sesuatu,, ana pernah dengar katany kalau 
keseringan ngaji yasin fadilah ga boleh ya ?, minta penjelsan nya,, terimakasih 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Berikut kutipan hasil Bahsul masail. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 235 


Deskripsi Masalah : Dalam Yasin Fadhilah ada beberapa kalimat tertentu yang disisipkan di sela- 
sela ayat surat Yasin dan ada beberapa ayat harus dibaca berulang-ulang. 


Pertanyaan : a. Bagaimana hukum membaca atau mengamalkan Yasin Fadhilah? | PP. AT 
THOYYIBAH TUREN MALANG |. 


Jawaban : a. Mempertimbangkan bahwa sisipan-sisipan yang ada pada Yasin Fadlilah adalah 
dzikir dan doa, maka hukum mengamalkannya adalah sunah. Kecuali jika diniati untuk memenuhi 
kebutuhannya, maka jawaz dan insya Allah apa yang diharapkan akan dikabulkan. Atau ada 
tujuan-tujuan yang haram (seperti riya'), maka haram. Referensi : 

1. Al-Tibyan, hal. 71-72. 

2. Ghoyah Al-Talkhish, hal. 300. 

3. Gurroh Al-'Ain, hal. 210. 4. Bughyah Al-Mustarsyidin, 67. 

5. Al-Adzkar li Al-Nawawi, hal. 12. 

6. Al-Fawa'id, hal. 5. 


Ibarot : 
1. 72-71 :p ot 
Ob bt Jis ASASI ya af PBSI oya Ae Santang OT Cola Aala ya Lay Alias oya les AI Jln of BL AI omatnng 
SE JS gm 3 39an Yg Jl jul SUS Keontang — JB OT II — WS AA ag SA JS oya BALI Ill ji asli eta 
Lgi Lorylos gl SNI 3 OS ega 
2. 300 : yo yel U6 
"ja Gale de AI ya JET oya Lan Tini 3 dee Ad Laga GOL 9 yr Yam H3 ya Orde jani Alda La "Utan 
knee Ad HS 2 yang La JS ya Bei DA LE gam CP Tema Ca nd yang Amel AI ya J3 LAI" eyang 
He by tao KolaNI 2 yamak! uya Ja Kayak! FA oya SUS yag Bagan IR 2 ya Cd jam DB Lain JUKI, Upaya 
Jauh & ab ya BL ae abs NN ES aa 1 gan Maa SI ya OST SI US Jd ya Je SI ya 
kn gd) Sore Janet! Gel lonsa Alads LAS Lala Eat yedll Aranan Aly) jl por akitel (SAI Aoa Ga Je Y al 
Selat, 
3. 210 poni Jeli Gala Kl 33 
Km HIS Jd LAM dag LAI Kader oya SMS pb gl ta HS lead usouah ag Baya Bel yaa yaah | ai Sh 1 Jllpaa 
lih Rig 3) yan D3 OL 7 gema "Ad BU ag" SEAL pa Iegang 3 Say Apel GEA daily ABI gel 
Hp dala Gale Yg el) MU OI Yg Rasana SU La bagio Jl Lead piki OS alga po add gl ai or ya Aro 
Isl Ily dilouma diy saj, 
4. OT yo oya paml Rab 
Ap OS (a21 Ag tdak! pakai Jas OI pai Aj Yg SUS 3 ALS NB Temadilg AI P3 LA TS (SL Alta) 
ISI LAI GB Ap AS) HUI Ala La II prada 01 KA ya SAI Pan YI ana GE Te US aa RL AP SI) 
DB VI) RELA Aang pia Kala olizel jl allah ya ale SI Oka d ISI Ika Alai le JSYL cesiIS AI U aai 
ln ng KA 
5.12: pg! SY 
betis poll 073 IE SV aa 3 0S SIN ot del. 
OS: pi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 236 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


V4 AlaseU" Its dg SA Ola pama YR Um Ba Bel MI II daa, Ol Pa ai meidi JG, 
Is lp BTA 3 ct JS Ae II Adel G KIP Hai il Ga pny Oya IP ya LH Jay Oya 
Dl Al oli Ol Dll hat — JB V1 Ji — PE ella Gala ebi Jay era SI ca Caleg 
Anal bei 3, 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/309735589049256/ 
1722. MEMEGANG & MEMBAWA AL OUR'AN DALAM 
KONDISI BERHADATS 


PERTANYAAN : 
BhAnie ShOefyan 


Mau....tanya nie ? Bener ga bahwasanya, ada sebagian ss yang memperbolehkan memegang 
of al dalam keadaan punya hadats kecil....dan mintak 'ibarotnya...monggo, dan mkacych... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. BENAR, yaitu pendapat Imam Daud Bin “Ali, Hammad Bin Abu Sulaiman dan 
Hakam Bin “Uyainah namun menurut Madzhab Syafi'i dan mayoritas Ulama sebagaimana 
pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad menghukumi keharaman 
menyentunya tanpa wudhu 


Date Up ag Up Selaa Jasa Up 1 A0 Uga) Gaia IU ng Siman Jan BN Lay » 1 AN 
Pe So JB: 


aya 90. 9. 201 9- — - 0. 120- A 3 — 


IS Aelay ale dit Io) AO aga La Ui Tie yi SAI Olah Dot Slam JB ag oleh jig dlam 5 Ke 
3 di IK Ea daa IIS AS IP NASA di gia Tab Ji. 


Pan nd pa TAN A2 0... 
Ja MI ana as SS ba Sl: J8 Tb pp Je pita yani pel CA oa la) 
Ji leh KN ma Tea Kadang Ta aa an KS CI Ob » JB oli aU 


- 2 - 25 


| Hai bejad HA Sa sake d AAA Oo daan. 


Ga el me dana dl LA aa Ii AS 43 an 
z. Pa lay AA — palang 
Dami - o- 0. - OA Ro- 3d —. BA 30 


An da Go maa NE Kala ale Jo) AN Kd Lap Gp Wan ea SAN da YA 


au OK ah TN GA Ag Sa 1 ab Ag Lidah Cap Ur IA dl 
Lah Y : Sab Uda Jp 1 Ab Uj Saad. 


253 


ds ia Ja" ab SA Jj Sinai Gang UM TO Kala Teh Lah GAN Ye oi op Lean Jae 
LN Tiba yh pl Ih ayah yh bt AE 4 go ya gp an « el ABE sp Uean p mg SU, 


- g. 3g 


AANG Aa em We ya edan SE Un Tata Ga aah DG US SI, 


ai BUY LI Ta Ga BAN, Con D5 ag Sa Ke BANDA naga PAN 
Jas 
Lay 0d pia 5 jd Waka anda OT SU lb «pelukan OT Ha Grasi USS OS el GI, 


Pan 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 237 


P9 8 0 o 40 9 R00 .. 9 @ aa 0 B- 3 Lo- LIdg -A- So,4 A4 0 30 Lo. 9 o oo. 3 2.9 
AA oya mimny OLI SUS uya ian U BEI Of ce UT lama ab dil yah La Jalil LAN SIS Ol ai ye AA 
TR PN PA sae Ri 


| MASALAH | KEWAJIBAN DALAM KONDISI SUCI SAAT MEMBAWA DAN MEMEGANG 
MUSHAF 


Imam Syafi'i Ra berkata “Tidak boleh membawa dan memegang mushaf kecuali dalam kondisi 
SUCI”. 


al-Mawardi berkata “Keteragan ini seperti ungkapan beliau : Wajib bersuci saat membawa dan 
memegang mushaf dan tidak boleh membawanya bagi orang yang tidak ada kesucian dari hadats 
padanya”. 


Imam Daud Bin “Ali berkata “Boleh membawanya tanpa kondisi suci”, pendapat ini selaras dengan 
Hammad Bin Abu Sulaiman, Hakam Bin “Uyainah dengan berdalih bahwa nabi Muhammad SAW 
menyurati Kaisar Hiragl dengan tulisa BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM, GUL YAA AHLAL 
KITAABI TA'AALAU ILAA KALIMATIN SAWAAIN BAINANAA WA BAINAKUM (AS. Ali Imron) 
sementara nabi jelas tahu bahwa sang Kaisar akan memegangnya dan bahkan memindah 
tangankannya pada para pengikutnya dengan tanpa kondisi suci. 


Mereka berkata “Dan karena kondisi suci saat membacanya tidak diwajibkan maka tentu lebih 
tidak diwajibkan suci saat membawa sesuatu yang tertulisi al-Guran” 


Mereka menambahkan “Dan karena menutup aurat diwajibkan maka bersuci saat membawanya 
juga tidak” 


Argumen kalangan Syafi'iyyah yang mengharuskan kondisi suci saat membawa dan 

memegangnya adalah : 

m Firman Allah Ta'ala “Sesungguhnya Al Gur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab 
yang terpelihara (Lohmahfuz), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. 
Diturunkan dari Tuhan semesta alam.“ (AS. 56:77-80.). Yang dikendaki dalam ayat diatas 
tentunya al-Guran yang lebih dekat penuturannya (diturunkan), bukan al-@uran yang dilauh al- 
Mahfudz karena ia tidak diturunkan dan memegangnya juga tidaklah mungkin. 

" Diriwayatkan dari Abdullah Bin Abu Bakar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyurati Amr 
Bin Hazam saat diutus ke Najran “Janganlah menyentuh mushaf kecuali engkau suci”. 

n Diriwayatkan dari Hakim Bin Hizaam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda 
“Janganlah menyentuh mushaf kecuali engkau suci”. Bila dikatakan “Yang dimaksud suci pada 
dua hadits diatas adalah Muslim” 

" Sesungguhnya diriwayatkan sebuah hadits dari Ibn Umar bahwa nabi bersabda “Janganlah 
menyentuh mushaf kecuali engkau suci” maka batallah pentakwilan makna hadits diatas dengan 
arti kecuali engkau muslim. 


Para sahabat Nabi pun seperti Ali Bin Abu Thalib, Sa'ad Bin Abu Wagash, Abullah Bin Amr 
sepakat dan tidak ada perselisihan dalam hal ini, dan oleh karena mensucikan mushaf dari najis 
menjadi keharusan maka mensucikannya dari hadats juga berhak untuknya sebagaimana hukum 
yang berlaku pada shalat. 


Sedang jawaban surat nabi Muhammad SAW pada Kaisar Hiragl, sesungguhnya sang Kaisar 
adalah orang musrik dan menjadikannya tolak ukur dalam sebuah hukum adalah dilarang dan lagi 
tulisan tersebut adalah surat yang didalamnya memuat ajakan memeluk islam tidak hanya ayat- 
ayat al@uran saja maka al-Guran dalam tulisan tersebut bukanlah menjadi tujuan sendurunya 
karena diperbolehkan demi tujuan ajakan tersebut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 238 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bila ditanyakan “Membaca al-Guran hukumnya lebih berat padahal sang Kaisar bukanlah muslim 
maka jawabnya “Apakah engkau tidak tahu bahwa orang kafir tidak dilarang membaca al-@uran 
tapi dilarang memegangnya, begitu juga orang yang hadats”. | Al-Haawi al-Kabiir al-Mawardi 
1/241-243 |. 


#lalad ) peang Jay Ella Aikaio gal JB dg Lag, Unila Alang Sosaki an G slaladi eaa 3 (£ 3) 

"dala Uya ISI jelas dana jr Ola (SI yg Sayg Alang tama Jk Oglay ola CT) SM ye) 
TNI Ol Ulama! DV) delonsaly dna Hd Ji ay UTB AB UUS Jiya Jl AS pel dala AI aa oil OLI pnsol) 
edan Ie ala Iya, Il Oa Bel II KA SY) JSI DG ordus 
"lay Jajal dirnd (OndLlI Lo oya Jas Oya VI at Y OA AS GS Ol dil Jl AI Ji lala niy 


TNI Olesi Ja ada Uinunan Gsm Yg AT Ah OS UST SUS OI Jia Tas ye Olgdilg.. aus CI Soul 3 AL 


Ge Aly oya sb IV pl alay cd) JS Woyo pny kerloali Bel AI Kemal y By mal 


(| SUB BAHASAN | Dalam masalah menyentuh MUSHAF saat menanggung hadats menurut 
Madzhab Syafi'i dan mayoritas Ulama sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan 
Imam Ahmad menghukumi keharamannya, sedang pendapat al-Hakam, Hammaad dan Daud 
membolehkan menyentuh dan membawanya meski dalam keadaan hadats. 


Diriwayatkan sebuah pendapat oleh al-Hakam dan Hammaad yang menyatakan boleh 
menyentuhnya dengan punggungnya telapak bukan perutnya dengan landasan : 


" Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menulis surat pada Raja Hiragl yang didalamnya 
terdapat tulisan al-@uraanya, Raja Hiragl dan para pengikutnya memegangnya padahal 
mereka masih menanggung hadats 

" Karena para bocah kecil juga diperkenankan membawanya dalam kondisi hadats dan dalam 
masalah ini tidak terdapat ulama yang mengingkari kebolehannya 

"n Dan karena saat membaca al-@uran dalam kondisi hadats tidak diharamkan maka 
memegangnya tentu lebih tidak diharamkan dengan menganalogkan kebolehannya saat 
membawanya bersama perkakas lain (semacam dalam tas). 

" Kalangan Madzhab Syafi'i memberi argumen tentang keharaman memegang mushaf al- 
@uran dalam kondisi hadats dengan berbagai dasar : Firman Allah Ta'ala “Sesungguhnya Al 
Gur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lohmahfuz), tidak 
menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam." 
(AS. 56:77-80.). Dengan kata “DITURUNKAN' dalam ayat diatas jelas maksudnya adalah 
mushaf yang diturunkan dan ada pada kita. 

" Sedang jawaban pada cerita Raja Hiragl diatas, dalam surat tersebut hanya tertera ayat dari 
al-@uran, yang demikian tidaklah dikatakan mushaf 

" Sedang diperbolehkannya anak kecil menyentuh mushaf karena unsur darurat 

" Diperkenankan membacanya dalam kondisi hadats karena unsur hajat dan sulitnya menjaga 
wudhu disetiap saat 

" Diperbolehkan saat hadats membawanya bila bersama perkakas lain karena saat itu 
pembawaan mushaf tidak menjadi tujuan. 


(| Lihat Al-Majmuu' Alaa Syarh al-Muhadzdzab 11/72 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/441687305854083/ 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 239 


1742. HUKUM MENGULANG HAFALAN AL-9GUR'AN DI 
KAMAR MANDI 


PERTANYAAN : 
El Real Al Gadri 


Asalamualaikum, Gimane hukum mengulang hafalan gur'an di kamar mandi,,,! Tapi gte bca'a di 
dalam hati,,,??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Terjadi Khilaf diantara Ulama, ada yang memakruhkan ada yang membolehkan 
se slh Lely 6 PL 3 OT Bel KALI Uh 23 02 LAI sela GE S3 aj UI WS 0S oa kal) 
bs Aly og Jai Lo RUSU MEI, JSI Ha AL Je aU UI 
Hukum kemakruhan tersebut adakalanya karena agar tidak berdzikir pada Allah ditempat-tempat 
yang tidak disenangi seperti makruhnya membaca Guran di kamar mandi dan adakalanya karena 


menetapkan malaikat Kirom alKaatibiin agar tidak menempati tempat-tempat kotor dan najis untuk 
mencatat bagi yang membacanya. | AlJaami' Li Ahkaam alGureaan Li al@urthuuby IV/13 |. 


HS Je 4 KA yap jain jg M3 ata) Kah AI SIS Ugal, WIL Jus 0 SG SALA 3 OLI 3s Lol 
AmUYI Uda SI OS Ab jang doebly Lah #Oadh 0 S4 LS LAi0 UT Olah cape 3 Uya SY dah Janda. 


Membaca alGuran seperti halnya dzikir pada Allah dikamar mandi, tidak makruh menurut Imam 
Malik dan Ibrohim anNakho'i namun menurut Imam Ahmad Makruh meskipun suaranya pelan 
karena tempat tersebut tempat membuka aurat dan dikerjakan disana apa yang tidak pantas 
dikerjakan ditempat lain maka hendaknya alGuran dijaga/dihormati seperti makruhnya memberi 
salam disana, sebagian Ulama madzhab hanabilah memperbolehkannya karena asal setiap 
perkara adalah boleh. | Figh al-Islaam wa Adillatuhu 1/492 |. 


OP Bira YUL ad Jah Eagah aa Ja AR GA ai BI «aini OA 
HAKI) Jai al ne « Abe Jend pa ag Ida op « Sya ga za KI pa Lal 9 CA Ot 
2 sa G3 ut j3 oi Land Irak, sandi «Yi al Op ia Jia Do mega dau 
AKUN) UI kanan dis 03. 1 Y: da AI AA CA aon pai yA TA Ur Pa 
Pan) J6 “ sudi s ya 3 kal pas La. dl) 

(1) 233 « 232/1 50, 160 159 /1 gd SliS, 12071 yel, «316 / 5 mal sy . 
Membaca Al@uran dikamar mandiMenurut Ulama hanafiyah : Makruh, karena disana tempat 
membuka aurat dan dikerjakan disana apa yang tidak pantas dikerjakan ditempat lain maka 
hendaknya al@uran dijaga/dihormati hanya saja menurut mereka bila dibaca dengan mengeraskan 
suara, bila dengan pelan menurut pendapat yang terpilih dikalangan madhab ini tidak makruh. 
Namun Ibnu Agil menceritakan dari Sahabat Ali dan Umar tidak makruh, ini yang dinyatakan oleh 
Abu Wail, Assya'by, Makhuul dan @obiishoh bin Dzuaib. Menurut Malikiyah, Syafiiyah : Tidak 


makruh. | alFataawy alHindiyah V/316,@olyuby 1/120, Kisyaf Algonaa' 1/159-160 dan AlMughny 
1/232-233, dalam Almausuu'ah alFighiyyah alKuwaitiyyah XVII1/180 | 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 240 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAE gal Ala yel ey AAL JB A17 Valoeol oya WA pb Old) Baal Loela Alis plodl 3 (1) OT 351,3 Sam SN 
KRS UB pt Kana) yana, JgenSAy Candil y Jalal call Rakan gpp Gate Jl, Il 9S Hii) lay Aa lal 0g 
Baal SU grid dad Al Ula PAD di OA ASI pada 3 ga JIAII Aina ID olangg Risa al ya Calon ay 
SAN ALS 0 
(Dp Y B3 d3 Ing pl BELI gag 0 SUV Lalouol JG JUS Uillaa OlowoYI 3 Aa SI sae COLI 3 Jual J5 
EA petir SUS yr S Lalosol oya Rekan Ula Ida Ag Cal) Bol ab ya ya plat Gaal Bole OLI Bel3 OY Lis 
SL )) B3) Samad!) 
| Almajmu' Alaa Syarh alMuhadazab 11/162 |. 
Wallaahu A'lam Bis Showaab 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/220550621301087/ 
1785. TURUNNYA AL-OUR'AN PADA MALAM LAILATUL 
@ADR 


PERTANYAAN : 
Bocah Kecil 


Assalaamu 'alaikum, saya ingin tanya mengenai malam lailatul gadr, dalam surat Al-Gadr, ALLAH 
berfirman bahwa malam gadr adalah malam turunya Guraan, sedangkan turunnya Guraan sendiri 
adalah secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, ada yang diturunkan siang hari 
ada yang malam hari (menurut saya ini). Tolong penjelasannya, terima kasih. 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Yang dimaksud "diturunkan pada malam Lailatul Gadr" adalah al-Guran 30 Juz 
diturunkan secara keseluruhan di langit dunia yang kemudian diturunkan secara berangsur-angsur 
oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW sesuai kondisi yang dibutuhkan selama 20/21 
tahun. 


STAN Of IS Yy LepP GY Ola) HOSE sad al Of Je jas Wa gg IL aa) Gad UI sos) 
Ade Ai laa Jar OS Fe Lal slr Ga Lg 3 ap Cikal Ula — olig LV de — ai UI bin! Al oa dj 

Bip! Cab ya OLI Jpt 3 Gale goal JBY Hakan ryan GIS Il Yg ANN AINI GUE Ld ja plang 
Ong Sam Gil SJ 3 — ENI RI osn — LA (OI dala Jason da Jl 4 bil aloe GI JJ da, alan 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Guran) pada malam kemuliaan.(@S. 97:1). 
Dalam ayat ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Gadr hanya terdapat pada bulan Ramadhan 
tidak terdapat pada bulan lainnya, dan tidak terdapat perbedaan pendapat antara Ulama bahwa al- 
@uran secara keseluruhan diturunkan oleh Allah dimalam tersebut kemudian diletakkan di tempat 
'Izzah (keluhuran) pada langit dunia dan kemudian Malaikat Jibril As. Menurunkannya pada Nabi 


Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai kondisi baik yang terkait dengan segala 
perintah, larangan atau sebab-sebab lainnya selama dua puluh tahun. 


Ibn Abbas Ra berkata “Al-Guran yang mulia diturunkan secara keseluruhan diturunkan oleh Allah 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 241 ) 


dimalam Lailatul Gadr pada langit dunia dan kemudian Malaikat Jibril As. Menurunkannya pada 
Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur pada waktu yang berbeda-beda selama dua 
puluh satu tahun. | Al-Jaami' Li Ahkaam al-Guraan 11/297 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/457391767616970/ 
1793. PERBEDAAN NUZULUL GUR'AN DAN LAILATUL 
DADR 


PERTANYAAN : 
2 Jaka Sableng 


Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh...... Mau tanya... ada yang mengganjal dihati nih.. 
- Nuzulul Guran - 17 Romadhon, betul.? 
- Dahulu, Al Gur'an turun waktu Lailatul @odar, betul.? 
- Berarti Nuzulul @ur'an bertepatan lailatul godar, betul.? 
Kalau Nuzulul @ur'an jatuh pada tanggal 17 Romadhon, kenapa Nabi Muhammad menganjurkan 
mencari lailatul godar pada 10 malam terakhir.? Mohon bantuan penjelasannya secara gamblang 
yang mudah dimengerti oleh orang awam seperti diriku.. Maaf, ada yang terselip di memoryku, 
tapi sulit ku buka.. sudah pernah aku tanyakan belum ya.? atau sudah ada dokumen.? 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 
Perbedaan Nuzulul Gur'an dan Lailatul @adar | NUonline, 02/10/2007 |. 


Nuzulul @uran adalah waktu turunya Al-Guran yang bertepatan dengan malam yang disebut 
Lailatul @adar. Allah SWT menurunkan Al-@uran pada Lailatul @adar. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam Surat Al-@adr ayat 1-5. Namun begitu, Nuzulul @u'an sering diperingati pada malam 
17 Ramadhan, sementara umum diketahui bahwa malam Lailatul @adar jatuh pada sepertiga 
malam yang terakhir bulan Ramadhan. Mengapa bisa berbeda ? Allah SWT berfirman : 


AI ng PP pUkaa 
Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al-@uran) pada malam kemuliaan. Tahukah kamu 
apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu 


turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 
Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (AS. Al-Gadr 1-5). 


Para ulama berbeda pendapat tentang diamir “hu” atau kata ganti yang merujuk kepada Al-@ur'an 
dalam ayat pertama. Apakah Al-@uran yang dimaksud dalam ayat itu adalah keseluruhannya, 
artinya Allah SWT menurunkan Al-@uran sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah (langit 
dunia) pada malam Lailatul @adar, ataukah sebagiannya, yaitu bahwa Allah SWT menurunkan 
pertama kali Al-Guran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-'Alag Ayat 1-5 pada malam 
Lailatul Gadar? 


Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ibnu Abbas RA menjelaskan bahwa Al-@ur'an yang diturunkan 
pada Lailatul @adar keseluruhnya: baru kemudian secara berangsur diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. (HR. Ath-Thabrani). Sementara itu Nuzulul Guran sering diperingati pada 
tanggal 17 Ramadhan, dengan mengadakan pengajian atau tabligh akbar, dan bukan pada malam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 242 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lailatul @adar. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut 
Rasulullah SAW pada umur 41 tahun mendapatkan wahyu pertama kali. Yaitu surat Al-“'alag ayat 
1-5 ketika beliau berkonteplasi (berkhalwat) di gua Hira, Jabal Nur, kurang lebih 6 km dari Mekkah. 


Nuzulul @uran yang diperingati oleh umat Islam dimaksudkan itu adalah sebagai peringatan 
turunnya ayat Al-@ur'an kepada Nabi Muhammad SAW yakni ayat 1-5 Surat Al-Alag. 


Ka SL Ta el le ai IU Uh GA Lea Ot Gl Lal Gali Ae mu 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia 
dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun 
Lailatul @adar merujuk kepada malam diturunkannya Al-Guran dari Lauhil Mahfudz ke Baitul 
Izzah atau langit dunia. Dikisahkan bahwa pada malam itu langit menjadi bersih, tidak nampak 
awan sedikitpun, suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. 

KH A Nuril Huda (Ketua Pengurus Pusat Lembaga Dawah Nahdlatul Ulama LDNU). 

KH Arwani Faisal (Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU ) 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/45640446438236 7! 
1879. HUKUM MEMBACA AL-OUR'AN BAGI NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 


Ina Tanjung 


Assalamu'alaikum wr.wb.maaf mau tanya : 


1. Bagaimana hukumnya menulis lafadz al@uran / hadits dalam huruf latin dan membahas 
tentang al-Guran dalam fb ? 
2. Bagaimana hukumnya selain muslim yang baca ? sukron. 


JAWABAN : 
» Mazz Rofii 


1. Bagaimana hukumnya menulis lafadz al@ur'an/hadits dalam huruf latin ? jawabannya khilaf, ada 
yang mengtakan HARAM dan ada yang membolehkan 
Dasar pendapat yang haram : 
Oei dile| Asl— (1/ 83, 
da Jis dil pama Gal REI SI 3 olga MLS PA) OK de Sajjana GE Real AS 23 
La dasad tlg AI Am) lori $ Mel AS Aromak II OLI US 
Be ojlU aji oa Lagi Ob d0 AI any Olla ye Ji Lely 2 SY WS) Pa PI 2 | pam! 3 
Ol “gais Y BELI penii LAS Wil Lulo Ai Color LA JII LSI IBU ab LAI COLA ya ld 
OP BUSI 3 yan yA Lead TB OP S3 Kas Cell II EA VI, Uiamadh Le KAI mere AB s3 
de 15 pa Anommall Sel All Oo jg KAN 9S Sapna Ja AE Sad SI Jd SB 6 BUSUI de 231 Read 31, 
HP YA LS Lagi (HWI Lanny Ci al Dia) Tamala US M3 AN jak WAS, 
2 Begawan Sinting AlasRoban 
Pengarang kitab : 


OLAL Rol Agil AYI 3 yA Uas 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 243 


Dr. Ahmad Salim menyebut dalam kitabnya seperti berikut : Hukum orang kafir membaca al- 

@uran. Terdapat dua pendapat dalam perkara ini : 

1. Pendapat pertama: Haram bagi orang kafir zimmi atau yang lainnya untuk membaca al-Guran. 
Ini Ini kerana mereka yang lebih patut ditegah dari orang yang berjunub. Ini adalah mazhab 
Hambali. 

2. Pendapat kedua: Harus bagi orang kafir untuk membaca al-@uran kerana dia tidak percaya 
kepada kehormatannya. 

Ini adalah mazhab Syafie. Pengarang kitab Hasyiyah Bujairomiy mensyaratkan supaya orang 

kafir tersebut diharap untuk masuk Islam. (habis kalam Dr. Ahmad). 


Apabila dilihat dalam kitab-kitab utama dalam mazhab Syafie saya menemui seperti berikut : 


Imam Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj berkata : “Orang kafir tidak ditegah untuk membaca 
al-@uran kerana dia tidak percaya kepada kehormatannya.” 


Pengarang kitab Muhnil Muhtaj Imam Muhammad as-Syarbini telah berkata: Perkara kedua yang 
dilarang bagi orang berjunub adalah membaca al-@uran bagi orang muslim. Adapun orang kafir 
tidak ditegah membaca kerana dia tidak percaya kepada kehormatannya seperti yang disebut oleh 
al-Mawardi.” 


Al-Bujairimi berkata dalam kitabnya : 
“Tidak ditegah orang kafir berjunub untuk duduk di masjid dan membaca al-Guran. Adapun orang 
kafir yang berhaid dan bernifas dilarang membaca Guran dan duduk di masjid.” 


Kalau kita lihat, sebab kepada tidak ditegah orang kafir yang berjunub membaca al-Guran dan 
duduk di masjid adalah sebab yang sama iaitu mereka tidak percaya kepada kehormatan masjid 
dan al-@uran. Pengharusan orang kafir adalah berdasarkan hadis yang mana Nabi saw telah 
menahan orang-orang musyrikin di masjid. Hukum orang kafir telah saya sebut dalam artikel yang 
lepas. Boleh cari dalam arkib. 

Rujukan: 1513 ya Jl 98 AESNI dugidll Kol yl HL oleh Dr. Ahmad Salim, Nihayatul Muhtaj oleh 
Imam Ramli, Muhnil Muhtaj oleh Imam Muhammad as-Syarbini dan dls so ysdl dc 25 agio 
DJI oleh al-Bujairimi. | http://www.loveloveislam.com/?mz1 |. 

2 Abdullah Afif 


Berikut ta'binya: 
Leza p- oolissl pala Upin pat YG ASI Lal 
dalam Hasyiyah Syibramullisi 
lea S0 Ja el al ln ar IU dp) 


Sumber link : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-3&startno-86&start-86&idfrom-31&idto-537&bookid-25&Hashiya-1 


2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 
“ala S de si OS Jp EMIS gaya dia j3 V9 IS yA) BY! dg elsa DU dua F3 Aalaiy OT pe FEB ym 


IE AS Bo Iya pg Karl sa ia Ol Lang enam mol D3 3 Ogan Y ag coli OS pete Geng pelua y 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 244 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ss 

FS yA Uh HAL ey (262i) arit (KIS dd TAI OI Kia) Loan V1 sal JB li JB 
50-49: Jadid Gita ab et" wal. 

Upah Jamaah (emil) LB palang dala AI Uu adl Ol te AI oo) Ss ane KA la ta WI UH 
AB 19 yan jp A1 Ag JB AAA GaiSU HOB) Aigar Ol Ani ep Il Ganaon oya US el Lot OT pb fana OS ya demag 
Sab 0 Taat ya Gam, LAS J3 Am dal). 

dal SMS Ae gai LAS coli damai j3 Y JL oil 3 Cah Ip pad To Pemali Ag el jaim NU 020 33 Arang OLS ISI Lely 


Ill, 
He AISI get Y #lalonsol JB 18 RAI — Fila! jan As dako 3 yag £ pam! 3 ah dana Gagal LYI JU 
Bag Kewer me 3 il ar Ol EP Xl mr Oa SOTAI dali j3 Jay (ima Ga ah COLI 
AANLah Pr) Olg (on Ang j3 Y US BY ON cone) SA Ann Kesan el. 

Lagonol — abg by JjaN LA o— Ulang Lead sala! mat Jay (JUS daan j3 Y Talun ol) Ca HS yAdl JL 
Hi A, (3 


Kelihatannya khilaf deh. | http://www.islamweb.net/fatwa'/index.php? 
page-showfatwa&Option-Fatwald&lang-A&ld-20083 |. 


2 Alif Jum'an Azend 


Tidak mengapa orang non-muslim dibiarkan membaca algur'an, justru banyak non muslim yang 
membaca dan mempelajari algu'an malahan jadi bersimpati dan akhirnya masuk islam, 
sebagaimana dulu dalam kisah masyhur islamnya sahabat umar bin khatab. Berkenaan dengan 
masuknya Umar bin al-Khaththab ke dalam Islam yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang 
diungkap oleh Imam Suyuti dalam kitab “ Tarikh al-Khulafa' ar-Rasyidin” sebagai berikut : 


Anas bin Malik berkata : "Pada suatu hari Umar keluar sambil menyandang pedangnya, lalu Bani 
Zahrah bertanya "Wahai Umar, hendak kemana engkau?,” Maka Umar menjawab, “Aku hendak 
membunuh Muhammad.” Selanjutnya orang tadi bertanya: "Bagaimana dengan perdamaian yang telah 
dibuat antara Bani Hasyim dengan Bani Zuhrah, sementara engkau hendak membunuh Muhammad”. 


Lalu orang tadi berkata,” Tidak kau tahu bahwa adikmu dan saudara iparmu telah meninggalkan 
agamamu”. Kemudian Umar pergi menuju rumah adiknya dilihatnya adik dan iparnya sedang 
membaca lembaran Al-Guran, lalu Umar berkata, “barangkali keduanya benar telah berpindah 
agama”. Maka Umar melompat dan menginjaknya dengan keras, lalu adiknya (Fathimah binti 
Khaththab) datang mendorong Umar, tetapi Umar menamparnya dengan keras sehingga muka 
adiknya mengeluarkan darah. 


Kemudian Umar berkata: “Berikan lembaran (al-@uran) itu kepadaku, aku ingin membacanya”, maka 
adiknya berkata.” Kamu itu dalam keadaan najis tidak boleh menyentuhnya kecuali kamu dalam 
keadaan suci, kalau engaku ingin tahu maka mandilah (berwudhulah/bersuci).”. Lalu Umar berdiri dan 
mandi (bersuci) kemudian membaca lembaran (al-Guran) tersebut yaitu surat Thaha sampai ayat, 
"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada tuhanselain Aku, maka sembahlah Aku dirikanlah 
Shalat untuk mengingatku.” (@s.Thaha:14). Setelah itu Umar berkata,” Bawalah aku menemui 
Muhammad.”. 


Mendengar perkataan Umar tersebut langsung Khabbab keluar dari sembunyianya seraya 
berkata:"Wahai Umar, aku merasa bahagia, aku harap do'a yang dipanjatkan Nabi pada malam kamis 
menjadi kenyataan, Ia (Nabi) berdo'a “Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 245 ) 


paling Engkau cintai diantara kedua orang ini, yaitu Umar bin al-Khaththab atau Abu Jahal “Amr bin 
Hisyam.”. 


Lalu Umar berangkat menuju tempat Muhammad Shallallahu alaihi wassalam, didepan pintu berdiri 
Hamzah, Thalhah dan sahabat lainnya. Lalu Hamzah seraya berkata, "Jika Allah menghendaki 
kebaikan baginya, niscaya dia akan masuk Islam, tetapi jika ada tujuan lain kita akan membunuhnya”. 
Lalu kemudian Umar menyatakan masuk Islam dihadapan Rasulullah Shallallahu “alaihi wassalam. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/469684759721004/ 
1889. ADAB BERKHATAM AL-GUR'AN DAN HALYANG 
BERKAITAN 


PERTANYAAN : 

Oey SAW gi is YI 

Asalamu alaikum pertanyaan titipan Mbah, Nwon swu bd mtur. Turene mnawi tiang khatam gur'an/ 
khatam ps bulan puasa niki dihadiri 6666 malaikat. pendapat niki nopo wonte ibarote ? 

JAWABAN : 

Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalaam. Dalam kitab At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil @uran pada Masalah ke-83 
dijelaskan : 


Adab-adab berkhatam Al-@uran dan segala yang berkaitan dengannya. Dalam bab ini ada 
beberapa Masalah : 


Masalah pertama, berkenaan dengan waktunya telah ditentukan bahwa pengkhataman oleh 
pembaca sendirian disunahkan untuk dilakukan dalam sembahyang. Ada orang yang 
berpendapat, disunahkan melakukan pengkhataman itu dalam dua rakaat sunah Fajar dan dalam 
dua rakaat sunah Maghrib, sedangkan dalam dua rakaat Fajar lebih utama. 


Disunahkan pengkhataman Al-Guran sekali khatam di awal siang dalam suatu rumah dan 
mengkhatamkn lainnya diakhir siang di rumah lain. Manakala yang mengkhatamkan di luar 
sembahyang dalam jamaah yang mengkhatamkan bersama-sama, maka disunahkan 
pengkhataman mereka berlangsung di awal siang atau di awal malam sebagaimana dikemukakan. 
Awal siang lebih utama menurut sebagian ulama. 


Masalah kedua, diutamakan berpuasa pada hari pengkhataman, kecuali jika bertepatan dengan 
hari yang dilarang syarak puasa hari itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Dawud dengan isnadnya yang 
sahih, bahwa Thalhah bin Mutharif dan Habib bin Abu Thabit, serta Al-Musayyib bin Raafi' para 
tabi'im Kuffah ra, dianjurkan berpuasa pada hari di mana mereka mengkhatamkan Al-@ur'an. 
Masalah ketiga, diutamakan sekali menghadiri majelis pengkhataman Al-@ur'an. 

Diriwayatkan dalam Shahihain : Terjemahan: “Bahwa Rasulullah saw menyuruh perempuan- 
perempuan yang haid keluar pada hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan doa kaum 
muslimin.” 

Diriwayatkan oleh Ad-Daarimi dan Ibnu Abi Dawud dengan isnadnya dari ibnu Abbas ra bahwa dia 
menyuruh seseorang memperhatikan seorang yang membaca Al-Gur'an. Jika pembaca Al-@ur'an 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 246 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


itu akan khatam, hendaklah dia memberitahukan kepada Ibnu Abbas, sehingga dia dapat 
menyaksikan berkhatam itu. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan dua isnadnya yang sahih dari @atadah seorang tabi'in 
besar sahabat Anas ra, katanya: Anas bin Malik ra. Apabila mengkhatamkan Al-Guran, dia 
kumpulkan keluarganya dan berdoa. Dia meriwayatkan dengan isnad-isnadnya yang sahih dari Al- 
Hakam bin Uyainah seorang tabi'in yang mulia. 


Katanya: Mujahid dan Utbah bin Lubabah mengutus orang kepadaku, keduanya berkata, kami 
mengutus orang kepadamu karena kami ingin mengkhatamkan Al-@uran. Doa sangat mustajab 
ketika mengkhatamkan Al-@uran. Dalam suatu riwayat yang sahih disebutkan, bahwa rahmat 
turun ketika mengkhatamkan Al-@ur'an. 


Diriwayatkan dengan isnadnya yang sahih dari mujahid, katanya: Mereka berkumpul ketika 
mengkhatamkan Al-Guran dan berkata, rahmat Allah swt turun. 


Masalah keempat, berdoa sesudah pengkhataman Al-Gur'an amat disunahkan berdasarkan apa 
yang kami sebutkan dalam masalah sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daarimi dengan isnadnya 
dari Humaid Al-A'raj, katanya: Barangsiapa membaca Al-Guran, kemudian berdoa, maka doanya 
diamini oleh 4.000 malaikat. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam bedoa dan mendoakan 
hal-hal yang penting serta memperbanyak untuk kebaikan kaum muslimin dan para pemimpin 
mereka. 

SL SV Tnl Sles Je Lal des SOLO "JB CA ana 2 daan MASA SN ae aa 
470 sintal pb) 2 20 Bh AI oi KS pal 
SI tee Ela jug oya SAS Aek Al OLI ya HB PLAY Ia aa Span op ab ye) 
— HI day 5 JB gamat SN Ae lho JI oya LIS Rel Tel Una 
OJEK An) TI Ae 2 Very CL ea TA Ul AI Jis elo ebay 
Pe siaga yA yE Ol) tele — 3 Of (Ang LAMA ST Ann dileo bra Fo 
— (3 yal 8Yg9 jilug (rAUalu Oe3 (ren il sala SI sal — —s ni) M3 Hana Ou ol, daa il 
Aa SAI Ay US yi, Il Ae Bg y CE ya eiana2y Hola peka yi 
DI — KI lg Copa ola ed yel 
301 sam 3) 2 20 S7 eedUAI Hile| 1 SSI gal 

KESIMPULAN : 


Belum didapat ibaroh yang menyatakan bila khatam guran dihadiri 6666 malaikat, yang ada di 
kitab hadits adalah do'anya diamini / dihadiri 4000 malaikat 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/460715423951271/ 
1906. AL-9UR'AN : 69 LAFADZ YANG HURUF "YA' 
MUTAKALLIMNYA" DIBUANG 


PERTANYAAN : 
Muclihmah Syang Udin Al-Murtaji 


Kulonnuwon....!!! poro ustaz pro ustazah..!! aku mau tanya dalam ayat" INNII AMANTU 
BIROBBIKUM FASMA'UNI" yang saya mau tanya : di dalam lafad FASMA'UNI (rungokno spo siro 
ing ingsun). lau di dalam ilmu tajwid apakah boleh membca Ifaz trsb dengan fasma'uni di bca "ni" 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 247 


nya .spaya nampak ada ma'na ingsunnya ???.. atau di wagofkan sja "fasma'un" ??? lau di dalam 
ilmu nahwu lafal "ni" dlam lafal fasma'uni itu di namakan huruf apa ?? minta penjelasannya jeh 
rncng2...??? nuwon Sak derenge... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Monggo... Katuran pinarak.... Huruf Ya' mutakallim yang terdapat pada lafadz FASMA'UUN dalam 
ayat “INNII AMANTU BIROBBIKUM FASMA'UUN' (AS. Yaasiin :25) termasuk salah satu dari 69 
lafadz yang dibuang di dalam al-@uran. 


69 lafadz yang huruf ya' mutakallimnya dibuang tersebut dalam al-Guran terdapat pada 124 

tempat, sedang alasan pembuangannya kebanyakan akibat penyesuaian akhir ayat al-Guran 

dengan lainnya seperti dalam contih pertanyaan diatas atau karena penyesuaian suatu lafadz al- 
Guran pada lafadz lainnya seperti pada "WAKHSYAUNI" dalam surat al-Maidah ayat 44. 

LaS3 Uda Lady Ulun ya Goyang Raga ia CAS Uning Ta oa BJ AI bln 

Jai ML Ag me dy OmajG) Hd LSI" 

Uas JT Kinerja (35 DL OP magis DG sell Ipa SWA KI Up dls dp 9 fosil) asu La: 

. | “ | 175| 

Spa BUY la Ap GLS Le Ripakd Caplor Le KA ya Kana GRASI oa Kn yy Jay fOjiNg) AS LK 

| 16 2 aj) fo ale U Sate 4 AU. 

(25 syal Kogan K2 it Ih dapa (oa Hn ML. 

Jelo Saih LIS web Tu jae Pr 8 LAS sila Kaya IS (old amel LSI, 

(108 : 0. dil ono Hall LAS. 

(30 Se obat tau LSI, 

(79 25 mall Cok Heal LSI. 

(152 HAN Kop KA man 

SA BA) Seal 3 Alyy el adl 3 OLS Hanya Rao 3 RAIN la 2g AS Maa 8 AL LS 

(80-51 xl) (ori) 8 As ll WAS, 

ORA Gg elabil O enalya Helm dy (oU) 18 ae KU RI, 

(66 5 »l tosp) 2 es SU LAS. 

IBL seat) Lewat ate kel MAS. 

Bayar Bab yag "Oia AI" Bayan B Ola ya Had ya DE DLS oa Wo» AS) Tana 18 ybs Kemala RSI 

| "eh padi", 

SI AE ah oya NS "II Tan dye Lai RSI la Wong Mb) KO pas) 18 ,ne Ladld KASI 

BS (UB US UU WES Vy OA, GAN Taa5 SP ta (3 BIT Kya aga SB (Ka al 

AT int oat Opi (150 SAS (ia AS IG ea WA aa ly Kan KS ya SKA ate ag Ul. 


2 00 
SSI Ab AS RAS om Delor Abg Un eU Ii And elu ( Uglmasui! 18 ie Kuli LSI, 


Gea MALE Me JIN Bana Sasa ya RIDE sldI Ad ye KASI ola 2 JS) (ous) 18 hbs Anh LSN" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 248 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yawad!" 3 "el bl" Gaga 3 Soy Ab) (os) 1 jas Anal ASIN" 
Ta en Pp ay Da pada Gila gd el Geli Bpk LSI ada w2 yg MP fee) sy aa RI 
Ie el ob (6: sl 3 di Je 2 ah :Ils dy Ul (40 : ad ol Kelas. 
AI" Baya d Ala me LSI sia 2 ay (og asd 109 ja Rea LI 
TPI" Bgn 3 LSI ola SH) AS) KO BAS) 01 yaa, RN LSN 
(186 AJI) Lolos? 201 Ad, BW LA. 
SA gada MALAS" 3 tg SE GAS ola el A3) Copa 209 pad 9 aah JI LAS" 
(22 at Al topan 209 pbad y Kenali KASI. 
Ib6 Se) Koma 0 elly Kn SI, 
(21 :owu (of) 209 tali) Rnludl LSI. 
(SO sma Ko) 201 al, Kl LI 
(P6 seisi) Koyaah 209 piadl 4 Ramli LAS. 
(20 RA ( Oam ad 03 
Gay "el" G Oles Well Be andy BDG GLS oa 2) AS) foyeuh HO SI 4 Aas RAS 
"int ask Ob TOL sonah (eeiia lo Ia el ol) 9 ya Aa uh den ai 
| | 198 “0 yag Dog ama 20 PN, Al , 
Kya" Baya deler La lah (36 2) KST La Jasa AI OT CBP 3" Jai Ba G Can Oh 0S II LI" 
Ku se B5 (B0 sel LAI get di K3 S1 Jd ls lai yag. 
(99 Sl Cow “ya, amal JI ASI, 
(P7 sesi Ea aan HO NEI 9 Kamal LSI 
(23 Hal Ce HO PVSI 4 Rea ludi LSI. 
(39 HI) 63 HO SSS 9 Hg ludi RSU. 
AB eler La Lily MA pn IN MALEN Ba 3 Tuba 3 ES AB yA RSI ola D1 Sy (osasih HO 4 dual LSI 
el Gap "Tag Gel lay (BL 201as JI) HA Keba Hse dya, KS OLI) "Ol yg JT" Raga 
OlmU Lasu ob (9O sak) (es. 
Jah "kang" Bagan H elor La Ui ML yag JT" Bagan DELI RaydS RSI la 9 9 Ab hi LO NE) Law Aa 


“ Para - 


z2 osL ob (108 so pl (ea Ui Has. 
(45 soal fosko6) 20 yan II La. 

An SI natal Aa sig op Alai IG ARTI Oh 3S" Bagan Hi "oya" Ba Loh 20 ya aa LAS 
| | | | Ta K6 au Ob (TO sx (S3. 
(23 soal Kosan toa II Us. 

(36 : sil oi ay 10 ya IN WII LAS, 

(93 1) Koes ih 20 yag IL) Ana JI LI, 

A Jai Byun (iii DI G3 Limp JP uan" Bayan deler La 24 2S Lan) 10 ya IL Lanal KASI 
1 N — Tato op (22 all). 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 249 ) 


(66 "HIT Lapak) 20 ya old LI, 
| Rasm wa Dhabth al-Ouran II jh 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/380141355342012/ 
1915. HUKUM MEMALINGKAN TERJEMAH UNTUK 
MAKSUD LAIN 


PERTANYAAN : 
Abd Somad NurHasan MJ 


Assalamualaikum warohmatulloohi wabarokaatuh, Saya sering baca orang berdalil tentang rokok, 
kata mereka dalil rokok ada dalan Al Guran 


SENI SI 


Warka'uu ma'arrooki'iin. Mereka mengartikan : merokoklah kamu bersama orang-orang yang 
merokok. Seharusnya terjemahnya adalah : Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk .. 
Pertanyaan : 

1). Bagaimana hukumnya memalingkan terjemah seperti itu ? 

2). apakah itu termasuk mempermainkan ayat Al @uran ? Jazaakunmullah.. 


JAWABAN : 
2 Mugit Ismunoer 
1. Tidak boleh. kalau menurut saya maksud dari 


SU ASI 


ialah: menyebut ruku' yang dikehendaki adalah sholat. Ini termasuk dari Dzikrul Ba'dhi wa irodatil 
Kull. 


9) OSN ana PSO ASI KRL SJ S3 Nila Jl pall 

SAS SSI AT SSK I saat, Selai AI) Jg68 saka Lal can) 3 das Al Jgn) Cile (all 3 2D! 3 AU sand! Ala! 

BE aa aa par 2! Lia & SJ A pentil (kolon 3 2 lala yah Aa 143)S JAN CASN 
Wa X3 sat Bnyga US 4 &, Yaa IS pad Sal II Sao ag la Hal 83 lu Sg Su Es sebaga 20 La yo BI ks Ban 3 & 
lasla Ws jg: Sus Yaa Sl Had slga 20 SJ ane BJ HA Wisile WA pak ana U Sgp gibun ga Ba Sl, US yg BJ Le, 
Ha ga es llslaLA, gaya Bala &, laSla Kalo la xx Tito ya US JUS 31: Asal Six 7) D3 la ISS Ha) Sagu Su 
des lala batal pn 904 Il Ale MAS ay LA Ja ay ULANG Lis Hang sel la J USien ad Wi dael IS yg... sUM lela 


2. Memberi penafsiran disesuaikan dengan akalnya yang jelas tidak boleh, bahkan ancamannya 
sangat besar sekali. Sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW akan banyaknya di akhir zaman 
orang yang menafsirkan Al @uran dengan sembarangan,sesuai pendapat sendiri saja. Tanpa 
memiliki kemampuan di bidangnya, tanpa mengetahui kaitannya dengan hadits-hadits Nabi, kaitan 
ayat dengan ayat. Terkadang ditafsirkan disesuaikan dengan ajaran kelompok mereka, didoktrin 
dari pendahulu-pendahulu, mereka tanpa memandang pendapat para ahli sebelumnya. Seolah 
pendapat merekalah yang paling benar. Nabi SAW bersabda : 


AI spa ena $$ Peran aa 3 IT Psi 9 pan “ 
“Barang Siapa yang menafsirkan Al Guran dengan menggunakan pendapatnya sendiri maka 


hendaknya dia menempati tempat duduknya yang terbuat dari api neraka". (HR. Ahmad, At 
Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah) . 


Cal US AA Ca Apa KSEI ne Lian JW (olbias Uta JB «aga Utan € al ya Gal JIN pakan NOS padi Lala Gel NU NAN paus 
saya II: II pang UM The UM ola gado: )) 203 A5 Utoluy atay ola Alia) tan Lay LL, (BB). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 250 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ki Joko Semprul 
Wa'alaikumsalam, ada ancamannya bila mentafsir Al-@uran dangan semaunya berdasarkan 
Hadits Nabi yang disebutkan dalam mugoddimah tafsir Al-Baghowi : 
Id or dala OLI 3 JB oya dara 3 has 
UEA aja yi amal lonaa gal UT game pal AA jr AP oya AA At Aas pal Ul UI Manado AeL SG pl UI 
AI Igary JB JB Lagi Ab) Oa al OP MP oi Han UP API Ae 2 Sg UT BU Ae WAP or ee Aa pl 
JI ya edan Ted al OA 3 dB ai lag te dala" | 
W Gondal ya Ceramde d kag al UT Aa Ji ey AAL ya da Aman pl Ui Ge SUN Aas op AAS ata pal UI 
SN gb PS al GP PT ar Her PSA Aas 30 diy pa BALA ur UMP Gaya AAS or bd Juai pal 
AI oya ola aed le pa UT 3 JB oya 1 JB palang dala AI eko adl ye lapas". 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh.... Pelakunya dihukumi murtad dan kufur menurut 
kesepakatan Ulama, Na'uudzu Billaahi Min Dzaalik... 
Iya oU Ulas Y) 
“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.” (AS. 2:231) 
Iiele ya 03 (13) Jua JI 
“sesungguhnya Al Guran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang 
batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.” (AS. 86:13) 


25 DNAN NA, SU JUS, SLB ya MSI Ni ad ga Cd Uya £Ka2 NASA Gali Uoekoi Y Lani Gal Tag 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang 
membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah 
diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah 
kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (AS. 5:57). 


DAS jar segi da DES al ata Gp jl nkoaan jl Laga ad Ain abu yh Smua jl UT Hetal oya Of dely 
die BS gd SU ya sesi BU ad Ma din le detail aoi Lea pa SH oa ab mo Via 
A2) Agan pa ya Jp3— Aiko Uya Yg dada Org cra JP AL Y (AL) saye ASI ly) Jl AI JU plak Hall Jah 


Ketahuilah....!! Sesungguhnya orang yang meremehkan al-@uran atau mushaf, atau sesuatu 
darinya, mencercanya, mengingkarinya, atau satu huruf, ayat darinya, atau membohonginya, atau 
sesuatu darinya atau berbohong dengan menggunakan hukum, ketetapan, cerita yang telah 
dijelaskan didalamnya atau menetapkan hal yang tertiadakan atau meniadakan yang telah 
tertetapkan dengan didasari ilmu yang berada didalamnya atau ragu-ragu atas sesuatu darinya, 
maka tidak terelakkan orang yang demikian menurut kesepakatan Ulama Ahli Ilmu dihukumi kufur. 
Allah Ta'ala berfirman “dan sesungguhnya Al Guran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak 
datang kepadanya (Al @uran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang 
diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (AS. 41:42). | Al-Gadhi al-Iyaadh 
Syarh as-Syifaa' 11/549 |. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 251 | 


(onta Jia POLA eta al ob el jataI Baar Ja daa ly WAS ee. 


“Diantara yang menyebabkan murtad adalah.......... Melakukan perbuatan atau ucapan secara 
jelas dengan mentertawakan agama, meremehkan atau tidak memulyakan al-Guran”. | as-Syaikh 
al-Buhaity Zaad al-Mustagni Hal. 682 | 


SUS ya BU Ulik din pie de Anal La ii al oli La aah Pata sada DUS Pata il eko id aa sia 
Idi Jal alah BE IL) . 

“Barangsiapa meremehkan al-@uran atau sesuatu darinya atau menentangnya atau menentang 
satu huruf darinya atau membohongi sesuatu darinya atau menetapkan yang tiada darinya atau 
meniadakan yang tertetapkan padanya dengan didasari pengetahuan atau ragu-ragu sesuatu 


darinya maka yang demikian dihukumi kufur menurut kesepakan Ulama ahli Ilmu”. | Ibn Firhaun al- 
Maliky Tabshirah al-Hikaam 11/214 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4770570089837791 
2025. TRADISI POTONG AYAM KETIKA KHATAM 
AL-GUR'AN 


PERTANYAAN : 
Tukang-Sapu Piss-ktb 


Pertanyaan Titipan : Assalamu'alaikum, Tolong di bantu, adakah kebenarannya, "Apabila seorang 
anak khatam Algur'an dalam mengaji, potonglah Ayam, untuk menjadi saksi di akhirat kelak". 
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 


JAWABAN : 
? Ibnu Toha 
Hukumnya sunnah digiaskan pada kesunnahan walimah-walimah yang lain. ibarot (FATAWA AL- 
FIGHIYAH AL-@UBRO IBNU HAJAR) : 
salad! baal Rilasall 2 Bls (gag RL mag ASIN OT ja Sllsra pad WI Satin Jis Bold pr da2 AI any itung 
SEL Ob lala re Hala Jill Jl ya SUS Jadi Of Jill JJ Jay FI Ola ayu d Meyer GUS 3 Ja 
Why AS) Konban! Land! ola le KI Ae 29 mandi SALE Ai yirak (IV Tadi Ae Lali Rin OT 025 Uus pladall a 
H3 AI pa Ul das AI bh at ye JAS UV) JUNI II ya Lab A0 pa MMS 3 batal Yy S3 Lai de No 
dst Ila Aly Jilat! JL oya Tegakik! SY oya 0ne3 DUS oya Lb ads OT Jalal Ig omalg Va. 


2 Muhammad Mujtahid Muthlag 


Bagiyyatul walaa'imil masnuunah bijaami'is suruur wa izhhaaros syukro 'alaa haadzihin ni'matil 
'azhimah pada 'ibaroh di atas.. Mengadakan pesta(kenduri) adlah perkara yang disunnahkan untuk 
berbagi kegembiraan dan ungkapan rasa syukur atas ni'mat yang mulia yang tlah diberikan.. 
Intinya adalah ungkapan rasa syukur atas ni'mat yang positiv yang diberikan.. 


2 Muhajir Madad Salim 


Hey, semua di akherat akan jadi saksi. Tempat sujud kita akan bersaksi. Hajar aswad yang kita 
cium akan bersaksi. Tempat tempat ibadah kita akan bersaksi. Begitupun tempat maksiat kita 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 252 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akan bersaksi. Semuanya...LANAA atau ALAYNAA...ayam yang dipotong itupun akan bersaksi, 
ALYAUMA NAHTIMU ALA AFWAHIHIM WATUKALLIMUNA AYDIHIM  WATASYHADU 
ARJULUHUM BIMA KANU YaKSIBUN.. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/488167301206083/ 


2152. Hukum mengajarkan Algur'an kepada non muslim 


PERTANYAAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu alaikum, Pertanyaan : "teman disekolah saya ada yang non muslim, tetapi setiap ada 
pelajaran PENDAIS dia selalu menyimak bahkan tak jarang minta di ajarim membaca Al-guran. 
yang ingin saya tanyakan bgm hukumnya mengajar algur'an kepada non muslim?". Terimakasih 
atas jawabannya. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Muslim mengajarkan algur'an pada non muslim bila diharapkan masuk islam, hukumnya boleh. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
ok. Makasih semua bantuannya, Nyari di tibyan ada.. 
Na aga cb NS eat GP SA Holetaal OS Pl ya del Ol yi SS dj OLI ge ya HKI at Y 
dahd da kal (2r7 Ol y dala FE dahh era Y OS Ol 1 alone IU OLI danlah j3 Jay onsaki yaa Uya HK 
ES Id daa ola) ISI Lal) AAA any OT y Ata Hnnaal at JIE YUS YEN GI) A0NLAY eler) J3 Lego Olery 
VYV OLI la Asl 3 Old Olgord Gaun 
Tidak dilarang orang kafir mendengarkan Al-@ur'an, sesuai firman Allah Ta'ala : "Dan jika seorang 
diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya 
ia sempat mendengar firman Allah". (As. Attaubah 6). Akan tetapi orang kafir dilarang menyentuh 


Al-Guran. Lantas apakah boleh mengajarkan Al-Guran kepadanya ? Berpendapat kalangan 
ulama kita : 


Apabila tidak bisa diharapkan keislamannya, maka hukumnya TIDAK BOLEH. Tetapi bila 
diharapkan keislamanya maka ada 2 pendapat dan pendapat yang shoheh adalah BOLEH. 
Adapun pendapat yang ke-2 adalah TIDAK BOLEH seperti halnya tidak bolehnya menjual Al- 
Gur'an kepada mereka walaupun bisa diharapkan keislamanya. Adapun ketika kita melihat mereka 
belajar Al-@ur'an apakah harus dicegah ? Maka jawabanya ada 2 pendapat. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/507194212636725/ 


2235. AL-9UR'AN DITURUNKAN DALAM BAHASA ARAB 


PERTANYAAN : 
O Cutz 


Assalaamu'alaikum, ijin tanya ustadz, saya pernah denger kalau al-gur'an itu bukan bahasa arab, 
apa benar ? mohon penjelasan, terimakasih 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 253 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Wa'alaykumus salaam, Secara Etimologi ada terdapat perbedaan pendapat dari sebagian para 
ulama tenteng lafal Al-@uran, tetapi setelah dilakukan kajian mereka sepakat bahwa lafal Al- 
Guran adalah ism (isim/ kata benda), bukan fi'il (fi'il / kata kerja) atau harf (huruf). Isim yang 
dimaksud dalam bahasa Arab sama dengan keberadaan isim-isim yang lain, kadang berupa isim 
jamid atau disebut isim musytag. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat, bahwa Al-@ur'an 
tersebut adalah ismu jamid ghairu mahmuz, yaitu sebuah isim yang bersangkutan dengan nama 
yang khusus diberikan kepada Taurat dan Injil. Pendapat ini diwakili oleh Ibnu Katsir dari mazhab 
Syafi'i. Sebagian ulama lain berpendapat, bahwa lafal Al-Guran adalah ismu musytag, namun 
mereka masih terbagi ke dalam dua golongan: 


Golongan pertama diwakili, antara lain oleh Al-Asy'ari (Zarkasyi,1, 1400:278). Yang berpendapat 
kata Al-Guran diambil dari kalimat “Garanat asy-syai'u bis-sya'i idza dhammamatuh ilaihi.” Ada 
juga berpendapat, diambil dari kalimat “Garana baina al-ba'irain, idza jama'a bainahuma”. Dari 
kalimat terakhir ini muncul sebutan Giran terhadap pengumpulan pelaksanaan ibadah haji dan 
umrah dengan hanya satu ihram. 


Golongan kedua diwakili, antara lain oleh al-Farra (Suyuthi,1,1343:87). Berpendapat bahwa lafal 
Al-Guran musytag dari kata gara'un, jamak dari kata garinah, karena ayat-ayat al-Guran 
(lafalnya) banyak yang sama antara yang satu dengan yang lain. 


Sesungguhnya Kami telah menerangkan kepada umat manusia, di dalam al-Gur'an ini, berbagai 


tamsil ibarat yang mengingatkan mereka kepada kebenaran dengan harapan agar mereka selalu 
ingat dan mengambil pelajaran. 


- sa 0 0-0 - 0. 8... 2 04 
Ira vAh Ogan ala pr S3 MP la UT 


Kami menurunkan al-Guran berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung 
kelemahan, dengan harapan agar mereka bertakwa dan takut kepada Tuhannya 
Ba HT Dyap Oak, Alia can Lao adl ya Map oat las UAS Ca UB aa, 
Jera ag IK aya ata DS ga mela ya 
Apabila al-Gur'an Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh 
para pembangkang itu, pasti mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat- 
ayat al-@ur'an tidak diterangkan dengan bahasa yang dapat kami mengerti? Mengapa al-Gur'an 
tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?" Katakan kepada mereka, 
wahai Muhammad, "Al-@ur'an itu hanya dapat dijadikan petunjuk, penyembuh, dan penyelamat 
dari kebingungan dan keragu-raguan bagi orang-orang Mukmin saja, bukan yang lain. Sedang 
orang-orang yang tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat 
bagian al-@ur'an yang, menurut mereka, dapat dijadikan bahan fitnah. Mereka ini bagaikan orang 
yang diseru kepada keimanan dari tempat yang jauh dan tidak bisa mendengarnya". 


Ir do om ng sah 


Al-Guran itu diturunkan kepadamu melalui Jibril dalam bahasa Arab yang jelas makna dan 
petunjuknya, agar manusia mendapatkan kebaikan, baik agama maupun dunia. Banyak sekali 
ayat al-guran yang menegaskan bahwa isi al-guran adalah bahasa arab, jadi info kalau al-gur'an 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 254 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


itu bukn bhasa arab adalah tidak benar sama sekali.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/546402935382519/ 


2331. HUKUM MENYENTUH AL-9OURAN TERJEMAH 
TANPA WUDHU 


PERTANYAAN : 
Aamz Muayyad 
Assalaamu'alaykum, bagaimana hukumnya memegang / membawa TERJEMAH algur'an dalam 


keadaan punya hadas kecil / tidak punya wudhu ? terima kasih. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Wa'alaykumus salaam. Terjemah yang ada saat sekarang termasuk terjemah tafsiriyah 
ma'nawiyah, karena terjemah tersebut diambil dari tafsir yang berlaku maka bisa dikatakan tafsir : 


Kaki pE Uya SPA Kala don jig ISI Gama Ulat 2 BIL (gay Ag mami Ag yana AAN 1 Olamd Oey Jas ad an al Ol del 

NYA el yaah A3 HPN Kn ya Bel yag Hall Rd 4 
OB Ainadl ella 4 Cl Felonsali JIY 15 Pedlg Ja 43 Lanal Jb tg BUSI 8 il A1 Ao yaa! Ao memdall Aan jl Ul 
YUI yo ea Ga Us 3 Donna Y ASI Uas y UPS Y Ul to 3 & Ustad! A3 Ae LIS Lon Dpr ya Ini 


Adapun membawa dan memegang terjemah tersebut bila alguranya tidak di tulis maka tidak di 
wajibkan berwudlu' dan bila algur'any di tulis akan tetapi algur'an lebih sedikit. 


mai! OS ISP Lot Uap Simakl Ie calo dj Vla jg 2 daa Yg Opi Aa Hoki Jr 0 Yg SL pai Ha V3 
AV UT OI Hill. JL 8 ay ads 3S Kita ji bgl ji Jl 


Wallaahu A'lam . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/576687822354030 


2360. HUKUM MEMPERINDAH BACAAN ALAUR'AN 
SEBAGAIMANA OORI / AORIAH 


PERTANYAAN : 


Kaula Dedy 


Assalamualaikum. Adakah dalil yang membolehkan memperindah bacaan alguran dengan nada2 


tertentu seperti bacaan para gori/goriah ? terimakasih.. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, membaguskan bacaan alguran dengan memperindah suara dan pake lagu 


hukumnya sunah dengan syarat tidak memanjangkan bacaan yang menyebabkan berubahnya 
dan susunan ayat. : 


LOLA Van" eng dal A8 Ga JB Rini SA pe ps be jie Jaga pb ya Wall Aga Pa el P9 BAN Ora HA 
ap OI Ann 3 Ga ot Jay slah Yg ol Jia "OLI oo dya Li Gaal" elang dala Al aho Jep MS el 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 255 | 


VIVA pel pole slh AI Ja aus oil ya, 


? Dev Maulana Malikibrohim 

Rosululloh SAW bersabda: Laisa minnaa man lam yataghonna bil gur an. bukan dari golongan 
kami, orang yang tidak mmbaguskan algur an dengan suaranya.. dengan catatan tidak berlebihan 
palagi sampai merusak makhoorijul huruf nya.. Alloh berfiman : WAROTTIL ALAUR A-NA 
TARTIILAA 


? Ulilalbab Hafas 
H3 OLI Jang 
Tartil - baca dengan bagus dengan lagu dengan ketentuan-ketentuan tajwid.. 
Tartiilaa - dengan sebagus2 nya.. 
Sebenarnya Membaca algur'an itu ada 3 cara : 
1. AIRO'at BIT TAGHONNI.. Seperti giro'at muammar.. 
2. AIRO'AT BIT TARTIL..seperti bacaannya syeh muhammad.. 
3. AIRO'at HADZR.. Seperti bacaan cepat ketika khataman (mugoddaman) 
Dan semua itu di perboleh kan dagn syarat harus mengikuti ketentuan-ketentuan tajwid nya 


LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-585773228112156 


2361. RAHASIA DAN KEUTAMAAN SURAT ALFATIHAH -2 
Oleh : Ayi Yuniar (Di ambil dari PISS-KTB, Versi lama) 


Ibnu Dharis meriwayatkan dari Abi Gibalah, Nabi SAW bersabda : 


HB ta SRI Ag yA OS AB Con Udah yag Cal Ja 3 Leni Ag Uya Tetitaad Co USU KEU Aal3 ya 
“Barang siapa menyaksikan fatihatul kitab ketika mulai dibaca maka dia seperti seseorang yang 
menyaksikan peperangan di jalan Allah, dan barang siapa menyaksikannya ketika ditutup maka 
dia seperti orang yang menyaksikan ketika harta rampasan dibagikan”. Dalam kitabnya Tarikh 
Damsyik, Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah hadits dari Syaddad bin Aus, RAsulullah SAW 
bersabda : 


ISI dna 3 Su IS 3 Ob ce ywg SSI el Lae aa knmuaa (SU Idol Is 
“Apabila seseorang diantara kalian hendak mulai tidur, maka bacalah ummul kitab (surat fatihah) 
dan salah satu dari surat dalam Al-Guran, maka Allah akan mewakilkan untuknya malaikat yang 
akan bangun bersamanya jika dia bangun.” 


Para ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat dan 
bismillaahirrahmaanirrahiim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Daruguthniy dan Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya dari Abu Hurairah ra. 
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 


BI SAH AI GAJI AN pang EN gemadly USU plg OLI (PI Cet yA AI ema INA el A3 BI 
“Jika Engkau membaca Alhamdulillah (surat Al-Fatihah) bacalah bismillaahirrahmaanirrahiim 
karena merupakan induk Al-Guran daj kerupakan Sab'ul Matsani dan bismillaahirrahmaanirrahiim 
adalah salah satu dari ayatnya”. Untuk kata amin (wol) yang diucapkan ketika selesai membaca 
surat Al-Fatihah bukan merupakan bagian dari Al-@uran tetapi disunnahkan bagi kita untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 256 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membacanya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana sbada Rasulullah SAW : 


KALI 3) ya Bel ya PA As Cal Jason see 
“Jibril mengajarkan kepadaku agar membaca amin («uel) ketika aku selesai membaca surat Al- 
Fatihah”. Al-Baihagi dan beberapa ulama lainnya mengatakan tentang bacaan amin (wol) sewaktu 
shalat jahriyah (shalat yang bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan) yaitu imam membacanya dengan 
jelas (dapat didengar oleh ma'mum), sebagaimana riwayat dari Wail bin Hujr, adalah Rasulullah 
SAW jika selesai membaca wa ladhdhooliin beliau mengucapkan amin (cxel) dengan 
mengeraskan suaranya dan ma'mum mengucapkan juga bersamaan dengan imamnya. Dalam 
salah satu hadits, Nabi SAW bersabda : 


oa Anna GL) yag Cemal Jia pLAYI OP cone Jia SKY OP con IS co ——————AI Y eU! 28 BI 

A3 oya PAI jab ASUYN 

“Apabila imam selesai mengucapkan wa ladhdhooliin maka ucapkanlah cuol , karena para malikat 

juga mengucapkan «el , barang siapa yang ketika membaca «wol bertepatan dengan malikat 
ketika membaca «ol , maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah.” 

Menurut Asy-Syaikh Al-Jarjaniy sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Amaliy akan diampuni 
dosanya baik yang telah lalu maupun yang belakangan/akan datang. 


| Hikayat | Dalam kitab Zadul Musafirin diceritakan bahwa kaisar Romawi menulis surat kepada 
khalifah Umar bin Khattab yang isinya : Aku baca di kitab Injil bahwa siapa yang membaca satu 
surat yang tidak terdapat didalamnya 7 huruf, yaitu tsa (&),kha (2), zha (ls), fa (x9), za (5), jim (a) 
dan syin (v2), siapa yang membaca surat ini maka Allah akan mengharamkan tubuhnya tersentuh 
api neraka, maka kami mencarinya dalam kitab Zabur, dan kitab Taurat tetapi tidak kami temukan, 
apakah surat itu terdapat pada kitab kalian? Setelah membaca surat ini khalifah Umar 
mengumpulkan pada sahabat dan menceritakan tentang isi surat dari kaisar tersebut, maka salah 
seorang sabahat Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa yang dimaksud oleh kaisar itu adalah surat 
Al-Fatihah, setelah mendengar itu khalifa Umar langsung mengirimkan jawabannya, tidak lama 
setelah mengetahui itu kaisar tersebut masuk Islam. 


2499. HUKUM MENYENTUH / MEMBAWA MUSHAF BAGI 
ANAK TAMYIZ TANPA KONDISI SUCI 

PERTANYAAN : 

2 Faried Santringgadure 

Assalamu,alaikum...... mau tanya.... bolehkah seorang anak kecil (belum baligh tapi sudah tamyiz) 


memegang mushaf algur'an..... sedang ia tidak dalam keadaan suci.. (tidak punya wudhu).. 
terimakasih.. 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 

Anak yang sudah tamyiz boleh memegang guran meski dalam kondisi tidak suci dengan tujuan 
untuk dirosah / belajar, mengajarinya membaca dan hajat lainnya. Adapun bila belum tamyiz tidak 
boleh. Referensi : 


Serab Ag OLSYI y Cikal AlaaS Lagikeny 3 Aa y dalah Ronlbe Heart YP yan) JA Leon P9 HS ja GaP AYI 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 257 


MAY rd Hill! jati  ) Bonaa yA oya jul! p6 HSE p A3 dia dala 


? Penjelajah Jiwa 

Pertanyaannya belum baligh bukan belum tamyiz, yang ku fahami belum baligh tapi sudah 
tamyiz : maka boleh kalau tuk belajar. 

Haruma alaihi...wa hamlul mushafi wa massuhu illa lishshabiyyi liddirosati.Isullamuttaufia). 


2 Timur Lenk 
Orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz dicegah (dilarang) menyentuh mushaf, larangan ini 
hukumnya wajib atas walinya 


At-Tibyan Imam Nawawi : 
alah ea TR 3) dd de lg al lha 9 Ain Il ea Pr Hapus! ant Uya ja Y SAI seal, O gim! HR 
Bagi orang yang hadats haram menyentuh dan membawa mushaf. 


At-Tibyan imam Nawawi : 


A3 ME PALI RUSA £l yan Urgiy al Ay Alan gl alang Sona aa LAN Je P4 Lkal 
OLI HS Ja Saran yag Pp ta) oJa PAN Jaa JAN HM 40 Ida Howal! ogah US II G pena, SI Aas Al 


Membaca algur'an tanpa menyentuh mushaf boleh bagi orang yng hadats kecil , kalau bagi orang 
yang hadats besar atau haidl atau nifas hukumnya haram. 


Adzkar Nawawi : 


Anang Jake y peri 3 AS) ekendily AMIN, adl toa) Old CA SA Jr Ae lali mai: Jua 
Skandal) AMIN Hb Ae Alan OLI Sel SSI EU3 by eledlNy elang dake AI Cal AI Jgn de LAN, Hye 
Ae nyala emak 3 JIN WNA lb pb oya AE de UAN Gl pel pb JA AT Yama Ta Ta NET Sya 

aa GAN Olga TURUN G1 7 JB ti gran Jali Ol A8 EL "rah dp Va Ol pat tom 13P3 Halomaal JUL AA 
OT Ag baki PI) CI Sie Ly Han BY G9 Aina Lil HUT lay elo Any (ly orijin JUS lg Ika ke 
OT kat IS) YOU Yg cah Lah (K4 Pa SAN laka syaa OT akad DI) co AAS AA eng ja Ol Lada 

Uaglosa 2VG gl Ajar ALS ae Ola YG IS) ly. (LAN Ly IS) onadl dll) DS Ca Ld Lah Gb 

| KAP OLI ab land Op CS Ay cogiat (Ol 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/601913039831508/ 

2519. DALIL BOLEHNYA MEMPERINDAH BACA 

AL-OUR'AN ( @IRO'AH ) 

PERTANYAAN : 


2 Kaula Dedy 
Assalamualaikum.. Adakah dalil yang membolehkan memperindah bacaan alguran dengan nada- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 258 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nada tertentu seperti gori / goriah ? terimakasih.. 
JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaikum salam, Nyumplik sak cuil... Ulama-ulama baik kalangan salaf maupun kholaf telah 
sepakat bahwa memperindah dalam membaca Al-@ur'an adalah sunah. 
ontal ds uyakuh! Hasi Jaa sale oya ulat ya) Ula ) Talun! oya Hal) Hilal Uya pegi AI skala Hai 
Urai uya Aadi Jl SO gikitama Gypud Dll ALA 2) ina peblasl 4 gih y OLI Opal ra 
Salah satu dalil yang menunjukannya adalah hadis Riwayat Imam Abu Dawud, An-nasai dan 
lainnya : 
9 Sd y aga pb otg) "SL ob OLI Ling 1 pel 3 dala AI ap bl Sy JB 1 JB 2 oo LE rela ye 
P3 
Adapun kebolehan memperindah dengan lagu adalah jika lagu tersebut tidak keluar dari batasan- 
batasan membaca Al-@ur'an. Lihat Attibyan fii adabi hamalatil gur'an : 
MEA ab OB badai Bel Je ye TU Up y Bell wo yaa Opa Kmiang AI mei) slelall JU 


el 343 oli 


2 Ghufron Bkl 
Membaguskan bacaan alguran dengan memperindah suara dan pake lagu hukumnya sunah 
dengan syarat tidak memanjangkan bacaan yang menyebabkan berubahnya dan susunan ayat. : 


LOLA Wang" eng dal AI laa JB Rina SA pe ps be jie Jaa pb ya Wall Aa Fa el P3 AN Oya HA 
Ap OI Ann 3 Ga ot Jay slah Yao Jia "OLI oo dya Lan Gaal" elang dala Al aka Sby MS el 
VIVA ol pole sll AlI Ja aus oil ya, 


» Ulilalbab Hafas 
AS OLI Jang 


Tartil - baca dengan bagus dengan lagu dengan ketentuan taj'wid.. 

Tartiilaa - dengan sebagus2 nya.. 

Membaca algur'an ada 3 cara : 

1. AIRO'at BIT TAGHONNI.. Seperti giro'at muammar.. 

2. AIRO'AT BIT TARTIL.. Seperti bacaannya syeh muhammad.. 

3. AIRO'at HADER.. Seperti bacaan ketika hataman (mugoddaman). Dan semua itu diperboleh 
kan dengan syarat harus mengikuti ketentuan tajwid nya.. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/585773228112156 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 259 ) 


2540. HARAM MEMBACA AL-9GUR'AN SAMBIL MEROKOK 
PERTANYAAN : 


? Zadha El Lubet 
Kang kalau baca al-gur'an sambil merokok itu bagaimana ya hukumnya..? 


JAWABAN : 


2 Radhin El-Maujudy 
Hukum Rokok memang Khilaf, tapi merokok ketika membaca guran atau di majlis Al-gur'an 
hukumnya adalah harom.. 


2 Ghufron Bkl 
Merokok sambil membaca alguran hukumnya harom : 


AAL Leah JG LOLA al GA Il yg oya ad ai CIJUAIN ya Loan Hn OLI al 3 Oleall md A4 
YA ye dekade Aa mL SL JA A13 Yg OLI at G Ole oh hap das Al eni AI : (emudl 
2 Uponk Sgr Ulilalbab 


Tidak boleh baca Alguran sambil merokok. begitu juga tidak boleh baca gur'an di samping orang 
yang sedang merokok. -- hormatilah Algur'an. 


Lab Gesta gl Ole Dp ya 2S OLI Bel Blah 43147 0 memdl ah Ie ii LN si Ya ASI, 
kanan Al Ay OT Uje Je Best Of 20 UI le Kama adil 3, oran fl Ane dilain Mo jit WS Jely 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/588976821125130 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/77 3-figih-hukum-merokok-makan-di-dalam.html 


2611. HUKUM TULISAN KALIGRAFI AL-GUR'AN PADA 
PAKAIAN (KAOS) 
PERTANYAAN : 


2 Akang Hen Syekher Mania 
Kaos yang ada tulisan kaligrafi (Al-Gur'an) itu bagaimana hukumnya ? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Menulis lafadz Al-Gur'an pada baju hukumnya MAKRUH, namun Boleh dipakai. 


SY yeee JI 9 Kn ma 3 IS paka 3 9 MUS By ala 9 DLS 1 Amuk Hg bale UAN Su) 
et Aa (PI aj UP Ale PA UB Ula AI gal dala Gal pl IV Balai 3 La ED 
kraladI ASI ls RSA O LA bell 


"Dan dimakruhkan menulis Al-Guran pada dinding meskipun dinding masjid, pada pakaian, pada 
makanan dan sebagainya. Hukum merobohkan dinding, memakai baju dan memakan makanan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 260 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang terdapat tulisan Al-@ur'an adalah boleh. Tidak jadi masalah bila makanan tersebut 
bercampur dengan sesuatu yang ada dalam perut. Adapun menelan kertas yang di dalamnya 
tertulis Asma Allah adalah Haram ". 


Jika kaos tersebut dipakai untuk ke wc, buang hajat tidak boleh sama seperti membawa sesuatu 
yang bertuliskan Al-gur'an, asma Allah atau asma Rosululloh 


pad ay Se 3 (Apay 3 Sl AI al Aa) OS DS GM pelig CS Ol) Lalina (le) (BY SI (uan Y 
UIJ Zalora Cam D9, 
Ra pall LSI elo jha REKAN Aoa panda 

? Mbah Njawi 
An Ur an N al Ur 3 Pe tb, Top dan AP Sana bab Ie ot 3) (2/ 158) 


2 Ghufron Bkl 
Betul, Menulis lafadz Al-@ur'an pada baju hukumnya MAKRUH, namun Boleh dipakai dan dibawa 
tidur walaupun dalam keadaan junub.: 
HA SYI. plel JT, D3 adl 9 be aa je WS Lg Fl , S3 Semua gg Jet Pant obi HE Ku 
YNA Gas ml Ig Ud pay OLI oya Gem Lele Jadi Gl ALI ad Ja JA 


Dan juga boleh menyentuh dan memegangnya dalam keadaan hadats : 


NB Sy ARA LS) Old pala) Ralan! y III RAY al AS al ya Y OLI ya cai Ale CS UU, 
VI OI ny) mual de AL Yy da ph 


Akan tetapi makruh baju tersebut dibawa ke WC : 


MS jidra j3 Ula gl (ai pal 3 OR oya pelina dala La Pay demak ag AB Bi Aint lang pda OT SU Joslad oa 3 
YAAA 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578065038882975/ 


2631. TETAP BERPAHALA MEMBACA AL-OUR'AN TANPA 
TAHU ARTINYA 
PERTANYAAN : 


2 Fatin Shidgia Factor X 

Apa hukumnya membaca AL-GUR'AN yang tidak tahu arti dan maksudnya ? Ada orang berkata 
"ah buat apa baca Gur'an tapi tak tau artinya, percuma ! ", bagaimana menjawab perkataan orang 
macam ini ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 261 ) 


2 Ahmed Machfudh 

Membaca Al-guran meski tak tahu artinya tetap berpahala. Nabi bersabda bahwa pahala bagi 
pembaca alguran adalah dihitung setiap huruf dari ayat-ayat yang dibaca. Orang yang 
mengatakan tidak ada gunanya membaca guran jika tak tahu adalah orang bodoh, yang belum 
mempelajari agama, termasuk yang pernah berkata demikian adalah adik ipar saya (karena dapat 
isteri orang m"“““““yah ?? ). Naudzu billah. 


2 Brojol Gemblung 
Boleh membaca al-Gur' an meskipun tidak tau artinya dan tetap mendapat pahala atas bacaannya. 


5.0 daud AS: 
SiyA: 3 Unlale ping IA cigo lela La Y ED IS pel, Sp0 NY Nil oa samilo gg baal Y KAN US jl Alien IL yA lalat ia ol, 
Hah ggs. 


| Peringatan | Ulama berkata : Ketahuilah bahwa orang yang berdzikir tidak diberi pahala atas 

dzikirnya kecuali apabila dia mengerti artinya meskipun secara global, berbeda halnya dengan al- 

@uran. Maka orang yang membacanya tetap diberi pahala secara mutlak (baik paham artinya 
atau tidak). 

Ag Wangu : 

BA Dago swag ighn USS) sy me sanilos gila HA Mai es, SY ag BI ig MS ly Ulnnn adala Silika BL YA guy Ia an 3 Lanilor 

BAG US Yaa lo anyit jg aga, Lila, 


YYA - YYA Samad YG - Helssall 5 SAI - yalUsll Aile| 


3 ga: Aap Olaga kg Ukielo, 3 ga: yA 3, mmg li lo ap 40 Wani, 3 ga: N da AS Ig Wialay ) Ula). 3 ga: Uinan 
aibaa Is Ms yoy, Ala: dian BL JA Is Us ol, 8 gl: SANA UAS) Ay) Larial Land kat IG SI KN MAS Ala: Yaa Ke IV alas la 


Us ya, 38 ga: hg ana (PP WAS). Aga: alga ya4 ea na va Ikinsrgga gilimcaga gia garal Salasal IA file ola, 


Kalau untuk membaca syair sholawat gak tau artinya, saya pernah membaca sebuah keterangan 
kalau tidak salah pendapt Imam Ghazali bahwa orang yang membaca al-@ur an dan Shalawat 
meskipun tidak tau artinya itu tetap diberi pahala. 


2 Muhammad Al-Muthohhar 


Uam Di Gabus ye Il Al aan, Jari Ya Gp) Ot 4S Ana Ale GIA ARA Gia! RAYA GL ya OLI YI 3 
pes Vale Ugnilalay Al LS 6 S3 Melon dil Aladel 3 Bg dil pb cat aka WI Lalin Sg Yg Sold Asa, JS SYI 
Tel de AN AI he Jd (sal 


Labani Va AL) Anal 4 memutih 3 Ol) mat UL YLasi jy Wala S5 OLYI slow) SI ds SY id leh 
JB celine Bed Ol Uillan MB Ol cai Apata MB OT, ISL Laghtil Agni pb LaRY WS, cake el, Ulas 
PSSI oya ola La Ga Gabus la S0 UB Itioy CAD ya LS Alta loud, SAI 3 ES Sbag Hamil 3 SU 

coat tolina Jeon Ol) Uillaa SAI de Oi dil FAN Bole Gaatia SU DG VI) Upale Ul USS LS Vla JJ) Ren, 
Dt AI Olla JI ya DL IA ya ea by “BELA ls Lal SAI Sel pa Uya “EA Jd Ama Ole all 3 M3 

SAN ya Ronny Ra Jia Gg Ja Ad (5 yaa YI JB Ol) CEMAS yag yi Lol) d Jua dl ya, jan ye DEL 

WS Sik GA Gal kp Us Upah Jali 15 Lal Gingkar Rogue HapaYI JSSYU LOL ISA SI MUI Jude Gale 

Lgake Dl YG Resola MSI, 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 262 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/581040108585468 
LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/1340-fadhilah-membaca-al-guran-meski.html 


2666. HUKUM MENYEWA ORANG MEMBACAKAN 
AL-OUR'AN UNTUK MAYIT 

PERTANYAAN : 

? Liyana Zahirah 


Assalamualaikum wr.wb. Bagaimana hukum mengupah (menyewa) orang untuk membacakan Al- 
Gur'an, kemudian pahalanya diberikan untuk orang yang telah meninggal ? 


JAWABAN : 


? Nabilah Az-Zahrah 

Wa'alaikumussalaam,hukumnya sah dan boleh, sedang pahalanya juga akan sampai kepada 
mayit. Agad sewa untuk setiap perkara yang tidak wajib di niati ibadah hukumnya sah, seperti 
adzan, mengajari algur'an, mentajhiz mayit. Jadi pertanyaan dalam deskripsi hukumnya sah agad 
ijarohnya karena hal itu tidak wajib diniati ibadah. 


165 jp oyed& pal Hau 

Kala oya om Val Kan jap) tina Ul OT pai USS C0 Sole Ai CA Y UJI Jean YI aa Ms alan) 
Cie pLAYI ola Ld 6 Ji Gaby HAL) ed Y og Pel VC ya mili pay kail Una bb ya cAnlel, Lag 
MAY sada ISS SI ain Yg JUAN SA oo) Le eUas oya daa! Gatal jl (APN, BNI DL ad WS 

Ol dy jer Lt Seal NA seal Of eni JPU Gel Ilgat IST ya ya Ja Ci IP ya Ale 3 RI bal 

Ale Ageng pas Hall lay cab jitu. 


Mayit yang dikirimi do'a,tahlil atau setiap ibadah yang dilakukan dihadiahkan untuk mayit baik 
ibadah wajib ataupun sunnah maka pahala yang dihadiahkan kepada mayit akan sampai ke mayit. 


Gi Habis pam opal Sort SIS Ust Ji poin JSI uas ad pommis 43 Lela US akal, KEL 3 Bit Ja Joy HL 
— JI AI an) Aang GUI jay ULL Ha. 


0. D2. ge £ 20... co. &0 030 PA, A L0go 0. 8 020. 01. — 90. 20 gen. 090. 8. 0@#- 3g 2.0. 3 
Sir (bro) SUS Lea Jie potia JSI Jas Jl eiat pem Jah pd Lalai Roni Tb 8 eka ya yag Ag Al Gi (Jae) 
Pa Aa AI Gg PL ma 

20 plg db al) 

of Ola of dita! Jah Ceka tadlgh ll ri Og LAngain jl Rony (Jadi Sole JS al Jaan 1 SAI LAI JL, 
akasy oil SXLo3 Alas Koly Ja. 

Aan UK aa 

3 38 9 Loc #0. AO 0... #. 2 Soe 302 . SA 3 . -0 A - sag $ -. PJ 40 og o- 0. 8 “0410 - 0 
AS HB 2 Leghasn SAS Ronly 0 Jadi dolee JS Ip call Jua dl Gala wali detil Th ye eU Jai 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 263 


ad 0g 0. 020 »3 0 30 o- 2 #00. 0 s0. 0g 8 o- a20 22.9. 90 - 0... -. ya - @.. o 
and Ja tia pin Ala jual TA dy Blko Jl Laga jl Bllo onad alas CL Jam Ol Oli Ol Je Lol Aiodl 
kg aa - 30 AGAN 32 hoc. 3 a 3. 5. 8 ho 5 0005 SA PEN ag PIA 0 ana Pars 00 @ Sig o- 
POP SIH og 2 Lani) Alkali dil ang Us Aaley danny opal lay alas IL Jamg Of Oli Of kelamly 
a— 2 0. IR 3. Lag 3 BD - 00 - Yo Lou -o022 2Bp0o 0. -ng dag — 30. c 2.30 - 2 223 
Hah Up VI Oi Ul AN Ui Klas Of BL Ugale Ugal Sa aya al Al Uagis Jd IN ne) as. 


2 Ghufron Bkl 

Menyewa / mengupah seseorang untuk membaca algur'an yang pahala dihadiah pada orang yang 
meninggal hukumnya sah dan orang yang disewa berhag mendapatkan upah / ongkos. bila 
memenuhi salah satu diantara 4 : 

1. Dibaca di samping kuburannya 

2. Tidak dibaca di samping kuburan akan tetapi disertai do'a setelah membacanya bahwa 
pahalanya dihadiahkan pada mayit tersebut (hadhoroh, ila hadhroti...) 

3. Dibaca di samping orang yang menyewa 

4. Atau dibaca serta disebut / diniatkan dalam hati. : 


YAY—YANIY oU ul. U 

"28 Lenis omi lal II ya Ad Juno La Jis slow ma gd il de OA ALA pita at CA Ti I leu JB 
Olg BII Gpetany BY ai dalah jala mad AT IJU cal mad Ne dd ele pb ad Ol Asy Val USA jl Uluj 
OS OP SAI Sy ISI La Gde (AAS ki Ag Ab La Sad JBS lag pg TA Bls oU La Kadi ol 
SI Ol Ken A8 3) Andi Tahi Gi dg ka ISI OLI Gama Of belia YL pl ae Jo SAI Ol Je leo pu cam al Ol 
ai Aa LA gag Alitan Boo Cal G0 ag BIL OS Of opo and SSL Jul dadi all TA Ana U 
dag IL ra Aoa aa YEL Ml ey AE Go S3 ai ily pelia 3 nat LA Lain elo asas Ya, 
Penta ma 


2 Ahmed Machfudh 

Boleh dan sah, insya Allah pahala sampai ke orang yang telah meninggal. Semua imam mujtahid 
sepakat akan hal tersebut, imam maliki, imam hanafi, imam syafii, dan imam hambali, termasuk 
syaikhul islam ibnu taimiyah yang ditokohkan oleh orang yang tak suka acara tahlil dsb, serta ibnu 
gayyim al-jawziyyah, murid ibnu taimiyah. Silahkan baca penjelasannya dalam kitab fatawa 
syar'iyyah wa buhutsun islamiyyah karangan syeikh hasanayn muhammad makhluf, mutfti diyar 
almishriyyah halaman 145-154. Dalam kitab tersebut, tidak hanya sekedar penjelasan tentang 
sampai dan tidaknya (wushul) pahala ke mayit, tetapi juga ada penjelasan dari Ibnu Gayyim al- 
Jawziyyah bahwa apabila orang yang membaca guran itu minta diupahi, maka pahalanya tidak 
sampai. Hal ini dapat dipahamkan, bahwa selain pendapat ibnu gayyim, membolehkan. 


? Ang Ikhsan 

Meminta pertolongan kepada orang lain, diperbolehkan.dan diperbolehkan si pemberi tolong ini 
menerima upah jasa. Misal orang bikin rumah, boleh iya bikin sendiri. tapi jika ia meminta tolong 
kepada orang lain konsekwensinya adalah pembayaran jasa... Rasulullah tak melarang seseorang 
mengajarkan membaca al-guran lalu mengambil upah. Bahkan ada riwayat hadist 
memperbolehkan seseorang memberikan mahar kepada istrinya dengan jasa mengajarkan 
al-gur'an. tentu saja jasa mengajarkan tersebut sifatnya adalah materi (dapat diuangkan). 


Adapun mengenai sampai tidaknya, pahala membaca Al-guran, wallahu'alam... yang sudah pasti 
pengabdiaannya si anak dpt digolongkan sebagai amal kesalihan dg mendoakan orang tuanya. 
Ada pula seorang sahabat yang mengobati seseorang dengan suratul fatihah. lalu sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 264 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


imbalan diberikan kambing. ketika sahabat ini melapor kepada nabi, nabi tertawa dan berkata, 
berikanlah pahanya untukku.insya ALLAH ada hadistnya di riwayat muslim, kalau aa tak salah.. 
Hal ini menunjukan kebolehan memanfaatkan ayat al-guran dan dinilai sbg jasa yang boleh 
diberikan kepada yang menggunakannya dengan sebuah imbalan.. ... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/569640229725456/ 


2682. HUKUM MEMEGANG PAPAN TULIS YANG 
BERTULISKAN AL-OUR'AN PADA SAAT BERHADATS 
PERTANYAAN : 


2 Nuriell Elfaz 

Assalaamu'alaykum, Seperti yang kita ketahui, seorang guru agama sering menuliskan ayat-ayat 
Al Guran pada sebuah papan tulis. Bagaimana hukum menulis & menyentuh papan tulis tersebut, 
jikalau seorang guru tersebut sedang dalam keadaan hadast..? 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam warohmatullah wabarokaatuh. Pada dasarnya menyentuh papan tulis yang 
bertuliskan Al-@ur'an hukumnya tergantung tujuan daripada penulis Al-@uran tersebut, bila 
tulisannya ditujukan untuk dirosah (belajar membaca Al-Guran) maka hukumnya sama dengan 
AlGuran dan diharamkan memegangnya, namun bila bertujuan selain dirosah seperti halnya 
untuk tujuan belajar manulis ataupun untuk pengobatan maka tidak diharamkan memegang 
ataupun membawanya. 

Namun menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Asy-Syarwani jika papannya lebar 
diperbolehkan menyentuh bagian papan tulis yang kosong yang tidak ada tulisan Al-Gurannya. 


2 Opick Syahreza 


ID JP AH AS IS 8 ad, YA La Aa Ye Wo 39 ettan En Wa Ld alkua Klawam ae Lal al S5 
lay y Ud js Slliased ag 9 FA S3 Asal ang an Ma sd eh Um SN lp Sl ak Wiro S5 
AV ya & Sid SUSYI  lelam Yg Lemua ayam DG HdI jall , Leale 


Diharamkan memegang sesuatu yang tertulis Al-Guran dengan tujuan dirosah walaupun hanya 
sebagian ayat seperti halnya papan, karena hukum seperti Al-@ur'an ini ditetapkan untuk papan 
tadi dikarenakan untuk tujuan dirosah. 


Adapun sesuatu yang ditulis Al-@ur'an untuk tujuan selain dirosah, seperti halnya untuk Tamimah , 
yakni kertas yang ditulisi Al-@ur'an dan diletakkan dikepala untuk tujuan tabaruk, atau yang 
terdapat di baju, ataupun tulisan tulisan Al-@ur'an yang terdapat di mata uang, maka tidak 
diharamkan memegang dan membawanya. (Al-Igna' Lisy-Syarbini I / 87). 


1 0 8 0. 38 W Wa 1.9 0... 2... 0. 0... 0 4 0. - 5 - Z3w a23 90 - 
Here “3 U) me CN aa Oo yaN1 da) oa Tha mas la Pa mera Ja) 3 
0. 0. No 3 - - 0. 0 90. 2... 0. 90 0. 3 .... 
ANU baka. da: hang A53 9 ALS DS dl ai ol 4sI yani "33 salba 
2. 0... £ Pa o Pn Ia oo Ia an aa . £ as 7. 
Lakug La Oy9 AKI Ilbea Soya dl Kal, Ml A23 


#9. 3 350 — 0-90 — - 
4 si 1. 0 0 W 0. - 380 38 40. £# 3 

Ss 8 andi af yA CS, RAN, 0 ia 
-. 90 3 9 .. Re 0. & 0 o.,-0 3 Oo - 13 .“ Pen NP Taat PA NA 0 Lio SA 
Kesaall Cislia Kls ,alby o,orlima gl o,ali Ll gs ,ai 0 ,aRd gl Aamkid HAKI 


- 14 8 ..090 2. 2 ie Pa Ran rd Im 2. - - . - 9 - #0. #8. 0 £ 
UI Laga patang La il taka ot, CS 33 Bg kalo anak, G3 3 s5 UG se lima 
5 : 5 25 2 z 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 265 ) 


LM 0 0 0 ce, 3 . 30 8 


dajalI , B3 Kh 43 Ta 1 Olga ti ia 3 753 3 C2 Ral33 43 ana oya ol ag 


3 
at laga Pen La PR AN bani (ag AI ega Kur, aa dye peba Cai 
a20. 90 LI 2... 
(ta aa Kab ag 5 Ab os pe ker gal oran os 8 Tan dea si 
z3w - PN Der Lap 2. 


Sar sila Ba Tn, KE At on aki i an 2 kai Le at dah 


an... 


(udi na ad 2m 3 Len sal ge has APA AN pain UI) Ta Ai Jaka 
- 2 3S 2 3 3 0. Ian 0... 3 20 2g 
Hii Ta TG TI na Tg nata ' SJ PE UI bag Capai hain) CS da3 (e 


- 0 - 9 9 wo 03 Bo. 
- 


UB Ani ga ass ai daa Papa of Masa OraN ea yA SNAI yaa dy pas 


DAN At aa 


2 Toni Imam Tontowi 
Asy-Syarwani | / 210 Marji'ul Akbar 


& BLS pan OLI 3 din SEL at Ra PAS AonyU peabas US Tuan 4S ali 0 OLAN Un Amy LL Aa (TS) — 
Haber BSI ab ma LG Kadal UT yag de US Ph iale Ade KOS dn Y adan Jap 


Keterangan dalam kitab As-Syarwani disebutkan apabila papannya sangat besar seperti halnya 
pintu yang megah maka menurut salah satu pendapat tidak diharamkan memegang bagian yang 
kosong yang tidak ada tulisan Al-@ur'annya seperti yang di dhawuhkan oleh Kanjeng Syaikh Ibnu 
@osim 


2 Sunde Pati 
330 - — 3g - 9 0 0 #0 gs. aya #00. - 0 30 8 — 02 and Te #0 ca 40 Pend aa - 
VI gpu Ul obonni 2 Lepry Hasil 3 K3 jlillan Homaall aa Rape pa Lay Leon Cbal yi Xx (MU) — 
a ai . 2 Le Ten Para “ 1. -09 - Io 420 na 8 - 
Pe Na Imaty asebill Lie AI 5 pedet La Ug , ira U on yA ya 


2 Hasyim Toha 
Majmu' Lin-Nawawi II / 79 


VA Pu Ate Ai — 

B3 ag meri CAN ya lia tesla JILII (dle Alang daa pp Limaki Km AB FI 3 OLI CS 1) anal 

ol om GA NY Gardhy 3 JB co Su Ia dad Honnadl ISS pl gal shg VI PAN ly yantaa dong ay MSI 
dam pp Tel CAS AT jang TT oa POS P3 oa pal JB ema Je pa Ta II LS ON Ou 
da 


Yang kelima : Apabila Al-Gur'an ditulis diatas papan , maka papan tersebut dihukumi sebagai 
mush-haf, maka diharamkan memegang ataupun membawanya bagi orang baligh yang 
berhadats, ini adalah pendapat yang benar yang dianut oleh Madzhab Syafi'iyyah, juga 
kesepakatan mayoritas ulama Syafi'iyyah. 

Namun begitu terdapat satu pendapat yang terdapat dalam kitab Titimmah yang masyhur yang 
menyatakan bahwa sesungguhnya tidak haram namun makruh memegangnya karena tujuan 
tulisan tadi tidak untuk selamanya, berbeda dengan mush-haf, baik itu tulisannya sedikit ataupun 
banyak, namun menurut pendapat yang shohih diharamkan memegang dan membawanya. 

Gusti Kanjeng Imam Haromain berkata : Apabila diatas papan terdapat tulisan Al-Gur'an baik itu 
sedikit ataupun banyak yang tujuan penulisannnya untuk dirosah maka haram memegang dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 266 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membawanya. (Majmu' Lin-Nawawi II / 79). 


2 Brojol Gemblung 
Referensinya kurang, mengenai menulis dalam keadaan hadats 


2 Toni Imam Tontowi 
Monggo dari Majmu' Lin-Nawawi II / 79 Marji'ul Akbar 
Plus saya kasih bonus hukum membawa kitab suci selain Al-Guran 


JIE AA ongong Aa Ly Sang S3 ootd Ag alat NAS eLaghany JAYI By! yan Ledowali 3 3P AS 
JB AA Yg dana oS Jaka ab Udi Upah OT bb Op 1 Sall JW-A yanin Wika KY 732 Lalomol o year Jp yag YES, 
Bg SK OLI oya SIUP pam Sg 

PNY Jae PMN jigar mewah Vig p- AUUS Jl daa ad kan OP j3 Uiosan ondel jl Coal UI) Haa le 
daoan Oya del de pH Ai Gay yA Ol EU d0rgg RAT ygeban tong Ay 


Inti dari ibaroh di atas : 

e Yang ke tiga : menurut jumhur ulama diperbolehkan memegang dan membawa kitab Taurot dan 
Injil dikarenakan hukumnya telah diganti dan dimansukh 

e Yang ke empat : Apabila seorang yang berhadats ataupun orang junub menulis Al-Aur'an 
maka : 

- Bila dia sambil memegang dan membawanya pada saat menulisnya maka maka haram 

- Bila tidak sambil memegang dan membawanya maka menurut pendapat yang shohih 

diperbolehkan. 

Wallaahu A'laaamu Bish-Showaab. 


Link diskusi : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/626572334032245/ 
www.fb.com/groups/232291903523696/permalink/490520574367493/ 

Link terkait : 
www.piss-ktb.com/2012/02/661-thoharah-haid-memegang-mengajar.html 
www.piss-ktb.com/2011/08/kondisi-yang-membolehkan-memegang-dan.html 


2689. HUKUM MENARUH UANG DAN BARANG DI ATAS 
MUSHHAF AL-OUR'AN ATAU DI DALAMNYA 

PERTANYAAN : 

2 Opick Syahreza 


Assalamu 'alaikum. Mau tanya maring kakang ustd teteh ustdh, apa hukumnya menaruh uang 
atau koin di atas al-gur'an katanya haram... mohon penjelasannya. Wasalamualaikum. 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Wa'alaikumussalaam. Tidak boleh meletakkan sesuatu di atas mushaf Al-@uran, seperti 
meletakkan peci, jam tangan, pensil dan lain-lain, begitu pula tidak boleh meletakkannya di bawah 
kitab-kitab Agama Islam. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 267 


2 Brojol Gemblung 


YA Ga JSI Goda Ailee! Oialan Gaal! 3 

A81) 3) Gas Alam NAS, Goo ya leg da gia pd) gai Kalagg “IBU Ijasah ye US p yang. 

PI sai Kung pang LSI (0S Gale Lag Caglana sad BP AI 3 14358 A4 Satioall 51 -  elaaall G5 SI - yalUsl! Ailel, 

Ajar 3 GAS yA Is dal Sin AA sewa Is Alus SM Ig aa, SAP Meat IV may mading MI, Sea Sip ola sup Ula 
Boa Wosup. Ia, 

Us 1 Pa Play Sd mnban, Sl Xp yaa) Ag ala Wanitale, ga Karan al sia 3 MLS gim gal al AA Lupa Uk 1, lusa 
pang SD Am Ja JASA gelap ng A Jaa AM, ls 

agar selat ye. ag la el aman y ASI HA, 15 HA ja lal pening ARA Si go ebi yee GA Sin ik oli, 

Sllisuy ) gllaayo gilasa, A3: KET Sd ba Ely kl Pol ja Sting, laa JI mna Sg La) Kala Ia ye 20 BA Kal ya 
Slim gllua Y Y pnp P3 Sl SA nba ala Sal) 

3 ga: SSL ala aan 13 EA IS Silam pa Say daa NI Ulanamd ga ly AA sat, oa, 3 gaYs IR NY AAA SI gak 
Ka, D 1 al PAK HO | ajaa IL y5 Ang Lace goal Bel, gA SI yg Angl ALS, HS) Ios IA ary IS) Kla Ha Wala, 

S glar ADI LepS3l ola Lal ana Sale Sa ia Ia JS 9 &, Wis 3Y Sato Wol Urata) IV Ie Lap au Si Ui, Jail Ag muat 
UAN Ie. 

SEA IKA: 9 gam Ang HI RA Is GA Ae gaada GALAK plg lal AA Boy Asal lag), Ha Jl sewaan sada MJ MSI laa Sal oo. Ia. 

sp ig NY sila pending daa Is 9 PA Si Aael Marlin, ks, aJ 3 ga: AR Ang ARI SIA DG ae Jal aa ay ajak 
Sala ilad, 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Di atas ibaroh mbah brojol dah soreh. Hanya menambahi secuail tentang adab kepada mushaf. 


Pap Ab SUN OSN com Lalai de Ulil al 

dg Ul y SI Ala de Ul Tual OS GP ASI oya Ui Abd parar Y Ol 4 Ueanoy ISI Bo jin Aim S3 Y Ol, 
JPG dnran Ya daa UU Leb JS ol IS 0 pm 

"Jangan lah meninggalkan al-guran dgn kondisi yang terbuka, janganlah meletakan sesuatu 
diatasnya meskipun berupa kitab sehingga Al-gur'an berada di posisi paling atas selamanya, 


letakkanlah Al-gur'an dalan pangkuan ketika membacanya atau letakanlah pada sesuatu dan 
janganlah diletakan di lantai". 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573934792629333/ 


2700. BOLEHKAH MEMEGANG AL GUR'AN DENGAN 
TANGAN KIRI ? 
PERTANYAAN : 


? Yank Terlupakan 

Asslmkm Admin, dan para Ustadz / ustadzah, aku mau nanya... Apakah boleh ketika membaca 
Alguran, Algur'an tersebut diPegangnya dengan Tangan Kiri ? Karena sekarang aku lihat begitu 
banyak yang begitu, bahkan sambil Selonjoran.. Terimakasih banyak sebelumnya. 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 
Setahu saya gak ada larangan , terus sunat pakai tangan kanan 


pas Ia angel Syah Leg dala AI alan DS #lgis Al alay Lilo Legal die pelana Tema Tr Saji S3 
as Bni) ASI LL ya US Lot gag cp Hill 3 Baiaan BUS okay 2JU Jas IS lai 33 cjeri Il ae G3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 268 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dmilali, 2 .djaian Dg id Jr ig Sai v3 ENI ee, des YI, SN gam 9 Soma dag JH 9 Ja yel 9 Dl 
dad Uya! atang Olena GK IS pg dal pede Pl 


Mengambil mushhaf juga sunat pakai tangan kanan 


AN IS memo any tokoh! del Tj Udan JW, 2JB JAN ye SS 311 Lp Olp abal pai Jah S3 
aimlb 4 Ako dinakid yngadu Hg pdl Unanan A3 Uyadle TA Kemunny Ca bil Pe Simak cdi Ipa ob 


2 Ghufron Bkl 
Boleh memegang mushhaf dgn tangan kiri selama tidak ada tujuan menghina. : 


Awak, Y eglorgl pai B oeb Her Ai Sy al alay Aa Ag Hill AN ayal mali de GladIS FilaYL ata Ye E) 
MAAN odUbI alel GAS ME God Lal. U3 G3 dilal 


Sedangkan kaki selonjoran juga tidak apa-apa, tapi mushhafnya harus lebih tinggi.: 


AA aya Lem ON GLS OLI Yadi Conten TA de ab eA3 ae oa BU Jalan Ay 
MAA oU IL NG LIS OS OP mira de Howal si Suu dg, Ja 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/573307459358733/ 


2701. BOLEHKAH MEMEGANG MEJA KHUSUS TEMPAT 
ALAUR'AN ? 

PERTANYAAN : 

2 Rizgi Mubarok Ibnu Abdirrohman 


Assalamu alaikum gimana hukumya bagi orang hadats memegang meja yang dikhususkan 
sebagai tempat al guran ? syukran 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Hukumnya haram memegang meja tersebut bila meja tersebut memang khusus tempat algur'an 
dan saat memegang memang sedang ada algur'annya. : 


dala Ja SUS Gil Op Ad Semak OS Ody onkony Ad Taka UG Of bata SI Goyang Wap AS IPS ma abah 
PINIUN Ob (SI aa VI LV eU) dnaR aa pH pisa! Ga SI Oh Masak ga end Ih 
SIA aka 8 Aly pena al IBL Cake Gg TI ya La Oma CA Arr Ih UE ja ga de Houali ng 
VANAN GE Leg Oya Ata HL ma ph Gaal, ol JB dana pH Ah pam al Sob Aan) 


dna 9 


? Ulilalbab Hafas 
Haram kalau di situ ada algurannya. 


ad Honsak! OS Oly seorg Ad Takan OS OT bb eaa SI Going Hap AS SPB ma pb) 


Tapi kalo tidak ada algur'annya maka Gak apa-apa 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 269 ) 


SENGAY HST) Anin aa CL pia La SI OT tali) ga peni 33 dumang Ala Jo SUS isl Oka 
CeUelI dilel.(55 adi 


Memegang meja yang besar kalo di situ ada algurannya maka boleh.. Tapi kalo mejanya kecil 
maka haram. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573469872675825/ 


2781. LAFADZ ISM (BISMI) PADA BASMALAH TIDAK 
PAKAI ALIF 

PERTANYAAN: 

2 Rowjoeb Aon 

Assalumu'alaikum. Pengen tanya,langsung aja yaa Knapa pada lafadz BISMI dari lafadz 


bismisllah kok tidak ada alifnya, sedangkan pada lafadz BISMI pada surat al 'alag (igro' bismi 
rabbika ) kok ada alifnya.. Minta jawabannya pak ustadz/kiai.. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikum salaam. Ulama mengurangi alif bismillaahirrahmaanirrahiim, karena banyak 
penggunaannya, berbeda dengan bismillaah dan bismirabbika. Baca Asysyaafiyah halaman 10 : 


0) Ea) ale y AI mal SL SI BY II GA AI mt ya Sati 3 
Link : http://www.kl28.net/knol7/?p-view&post-1081112&page-10 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/651144931574985/ 


2857. SUNNAH MEMBACA BASMALAH DI TENGAH SURAT 
AL-OUR'AN 

PERTANYAAN : 

2 Wong Jowo Lho 

Assalamu'alaikum wr.wb, maaf biasa nih langsung saja yah. Saya sering denger orang baca 


gur'an tapi sebelum selesai satu surat dia tutup al gur'annya an hari berikutnya dia lanjut lagi tanpa 
baca basmalah lagi cuma baca ta'awudz. Yang saya tanyakan apa memang tidak diharuskan baca 


JAWABAN : 


2 Sahlan Albanjari 

Hanya kurang adab saja. Baca Taawwuz dan Basmalah Sunnah, karena ada anjuran Algur'an dan 
Hadits tentang itu. " Bila kamu baca guran, berta'awwuzlah..." (Al-ayat). Hadits : "Kullu amrin zii 
baalin......." Seterusnya. Tiap perkara baik yang tidak diawali basmalah, maka terputus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(270 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Keberkahannya). 

Cara memahami kata "awal" : Kemaren dan hari ini tentu beda toh ?... Kemaren baca 
guran.Sekarang baca guran. Sekalipun nerusin ayat.Tetap saja hari ini dia memulai pekerjaan 
baiknya, yakni baca guran. Nah biar di tengah suroh, tetap sunnah baca basmalah, karena itu 
pekerjaan awal dia baca guran tuk hari ini. Nah.. kecuali Suroh Attaubah. Di awal suroh itu baca 
Basmalah hukumnya haram menurut Imam Ibnu Hajar. Dan menurut Imam Romli Makruh. 
Sedangkan baca suroh at-taubah ditengah diawali dengan basmalah. Menurut Imam Ibnu Hajar 
Makruh dan Imam Romli Jaiz, boleh boleh aja. Begitu juga menurut mazhab imam maliki 
Rahimahumullah. Wallahu A'lam. 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaikumussalaam, kalau menurut deskripsi pertanyaan. Maka membaca basmalah tetap 
disunahkan meski ia membacanya gur'an bukan pada ayat pertama tetapi lanjutan yang kemarin. 


Bg ek | Leena Lo Boy sll ya dy OLI GNI Iran! yaa 


Disunnahkan membaca basmalah ketika membaca gur'an meskipun berada di tengah-tengah 
surat baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sunah juga ketika mandi, tayamum dan 
menyembelih gurban. Jl'anatu tholibien 1/76, far'un pada bab wudlu, cetakan darul ulum al ilmiyah| 


2 Mahmud Salim 
Hukum membaca basmalah di tengah surat sunnah nasho alaihi As Syafii Rohmatullohi alaih bisa 
di lihat di kitab goaidu asasiah fi ulumil @uran ringkasan dari zubdatul itgon fi uluumil AUran. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/658260750863403 


2915. HUKUM PELETAKAN KERAMIK LAFADZ ALLAH DI 
BAWAH 
PERTANYAAN: 


2 Dicka Luviano Like's Shine 

Asalamualaikum..... Aku mau tanya bagaimana pandangan para ulama saat ada keramik 
berlafadz Alloh itu berceceran di bawah...ada yang diletakkan di sembarangan tempat...apakah 
baik atau tidak...pokokya begitu lah 


JAWABAN: 


? Dewi Rosita 

Wa'alaikum salam, kalo sampa diinjak dan berceceran di bawah sehingga sama dengan kaki 
penempatannya maka haram. Wayahrumu almasyu ala firosyin walao khosyabin nugisya bisyai'in 
minalguran, wayahrumu almasyu ala firosyin walao khosyabin nugisya bisyai'in minalgur'an. (Kitab 
igna jilid 1 halaman 328| 


? Ical Rizaldysantrialit 


Sila U)33 25 sila (alta geaag Uasiy 3 HasA ola da Iin bs Sa dmn KN SAN YR Lag 15 Mein Sila NI 35 
Aa Ip Nada ISA) In ma gle Aa luig Je Pa alah 13 hetal day 2, Urolig P3 Wo Ig S5 pan Tg ml am yak 
Aya SU jl |) Sud ' 939, GA map LA | Sa se pel, UISa) al Ii ya ia Sa) 9s ILAS3 ) Lal Sara Laig jls CJ al 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 271 ) 


JM | gmna Ia SUlile mma AI j3 ga 93 Luna | 9 sitagya 


Karena begitu banyak yang mendatangkan kekufuran seperti disebutkan di atas, termasuk tidak 
memelihara kemuliaan mushaf,atau ayat atau kalimah atau ismul jalalah dll, di sisi lain mereka 
yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang awam yang tidak mengetahui hukum hal tsb, 
maka bagi yang melihat dan mengetahui hal tadhyi' dan ihanah tsb, untuk menempatkannya 
ditempat yang layak, dan memberikan pengarahan bagi pelakunya bahwa hal demikian 
menjatuhkannya pada hukum riddah dan kufur, sebagaimana dijelaskan berikut, wajib hukumnya 
pada ahli ilmu/kyai/ustadz yang menyaksikan hal-hal yang menjatuhkan pada kemurtadan yang 
dilakukan oleh orang-orang awam, agar memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa apa 
yang mereka lakukan, atau mereka ucapkan itu bisa mengeluarkan mereka dari keislaman, dan 
agar menjauhi hal demikian karna murtad akan menghapus seluruh amal baik yang pernah 
dilakukan dan adzab yang pedih bagi mereka yang meninggal sementara riddah tersebut terbawa 
mati, naudzu billahi min dzalik 


Lelg:") 41332212 (cusoll 25 bul Jb ale yalll Alel y) 1310 &( lolodl SKI anal JS3 


ebeg sebal hat aan ke Pain STesAle BI ipad as 
oil 943 cabe Ata 213 JS9 Apa Aur 23 JS AS) N gDg Ad gi dl Hy yo Ud ellig dis 
Doll ya Jea9 sumo 


Wallahu a'lam, mohon koreksi 

LINK ASAL: 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/699485356740942/ 

2973. PERIHAL KATA "AMIN" DALAM SURAT AL-FATIHAH 


Untuk kata amin yang diucapkan ketika selesai membaca surat Al-Fatihah bukan merupakan 
bagian dari Al-@uran tetapi disunnahkan bagi kita untuk membacanya ketika selesai membaca 
surat Al-Fatihah, sebagaimana sbada Rasulullah SAW: 


ABU By Bel ya EL das nat Jason (selo 


“Jibril mengajarkan kepadaku agar membaca amin ketika aku selesai membaca surat Al- 
Fatihah.”Al-Baihagi dan beberapa ulama lainnya mengatakan tentang bacaan amin sewaktu shalat 
jahriyah (shalat yang bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan) yaitu imam membacanya dengan jelas 
(dapat didengar oleh ma'mum), sebagaimana riwayat dari Wail bin Hujr, adalah Rasulullah SAW 
jika selesai membaca : 

Anta Y3 
beliau mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya dan ma'mum mengucapkan juga 
bersamaan dengan imamnya. 


Dalam salah satu hadits, Nabi SAW bersabda : 


ca Ana Gil) yag cenal Jia LYI OP cost Jaka KW OP cenT I 3 KI ——N Y, 2LYI 2 13) 
A3 oya PALA jab ASUYN 


“Apabila imam selesai mengucapkan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(272 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


el Y, 
maka ucapkanlah amin karena para malikat juga mengucapkan amin barang siapa yang ketika 
membaca amin bertepatan dengan malikat ketika membaca amin, maka dosanya yang lalu 
diampuni oleh Allah". 


Menurut Asy-Syaikh Al-Jarjaniy sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Amaliy akan diampuni 
dosanya baik yang telah lalu maupun yang belakangan/akan datang. 
Sumber : Kitab Tarikh Damsyik, dalam sebuah hadits riwayat Ibnu 'Asakir dari Syaddad bin Aus. 


(By Ayi Yuniar, Diambil dari Piss-Ktb Versi Lama) 

3060. CARA MENSUCIKAN MUSHAF TERKENA DARAH 
ATAU NAJIS YANG LAIN 

PERTANYAAN : 


2 Fatkhur Ridwan 
AssalamualaikuM... Bagaimana cara menyucikan alguran yang terkena darah? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Lihat Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 36 Cet Maktabah 
Daar El-kutub El-'Ilmiyyah : 


keadadi ASI js RKA YP cod jaan Iko — 

Hp Ay Kat PS AS dil SA Oky RAS php mina pol JS 4 Gaday Holi Uya Karbon Il) Ao la) 
SS Upah Halisel UE Rlonall SAS Of pai claih Cnal AI ASI Yg Chal yong lor YA Y Ady Pr ya Ui alel Cam 
Y Honall Je Ip ate Al ob) Oles po Ol ml Jl JpBy teanmin yamg Boy pall Wolla JII Alis jr JS 

ol — el 0 selat KEY ag PT TA  SUAIL as cell lal Ja teka 


Masalah : Wajib menghilangkan najis dari Mush-haf (Al-Gur'an) dan juga dari setiap sesuatu asma 
Allah yang diagungkan dan setiap ilmu (agama) dimulyakan, walaupun Mush-haf tersebut adalah 
kepunyaan anak yatim dan menghilangkan najis tersebut sampai merusaknyaWajibnya 
menghilangkan najis disini yakni apabila najis tersebut mengenai huruf - hurufnya Mush-haf, 
bukan kulit sampulnya ataupun pinggirnya, cara menghilangkannya tidak cukup hanya 
menghilangkan 'ain najisnya saja, namun disucikan sesuai dengan cara cara yang telah 
ditentukan. 


Namun demikian, bila najis yang mengenai mush-haf tersebut adalah najis yang diperselisihkan 
ulama dalam hal najis / sucinya, yakni kotoran hewan yang berasal dari hewan hewan yang boleh 
dimakan dagingnya, maka dalam hal ini diperbolehkan mengikuti goul ulama (yang menyatakan 
bahwa kotoran hewan dari hewan hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci) karena 
darurat dan membiarkan najis tersebut tetap ditempatnya. 


Adapun perkataan para ahli sejarah : "Sesungguhnya darah Sayyidina 'utsman Radliyallaahu 
'Anhu tertinggal di dalam Mush-haf" itu tidak dapat dipakai sandaran, mungkin dulu darah itu 
pernah dihilangkan 'ainiyahnya dengan digosok gosok hingga meninggalkan sedikit bekas disana 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 273 


yang tidak mungkin disucikan dengan air. 


» Ical Rizaldysantrialit 
- Hasyiyah jamal Hal : 189 


ISP Lag Aa da an Ona ed OLS jg ciki JI So Oly Alah Lo yana MIS yaa ph mm Herunan G etan Cal) 
Bg Sgig Jp Dg AL oles ma Lag Alba AE YP GIS IP La SS OT aja Lb Kenal nama 
BAY KN ya WS OY Kom ag Ja Home 3 UUS Jd eU Jaye Ia Jalal cai and OS 
DN Ah ya da 3 HIU ALAN dah La le JB A8) 6 Lagu dele pAL Ain Kalem Dj) OL Lele pad JIE pas OB, 
PA nu ad 

- Nihayatul Muhtaj Hal : 261 : 


IP Lag Ab La Ie Ab Urat pet OS jy dls Il So Oly Alah Ka ypr ya MIS pian ph yuni Hina 3 nan ly 
PA IIA 3 IS IP La SS OT ja Udi Raon aa. 


Menurut fatwa sebagian ulama. Jika mushaf terkena najis yang tidak dimaafkan maka wajib 
mencucinya walaupun beresiko rusaknya mushaf dan walaupun mushaf tersebut milik yatim. 
Hukumnya fardlu ain mensucikan kembali mushaf jika terkena najis, beda jika najis tersebut 
mengenai jilidnya atau hawasyi/pinggiran kertas yang tidak tertulis kalimat mushaf / guran. 
Wallahu a'lam. 


? Mas Hamzah 

Jika najisnya masih terjadi perselisihan misalnya kotoran hewan yang halal dimakan maka boleh 
mengikuti pendapat ulama' yang mengatakan sucinya kotoran tersebut sebab dhorurot.misalnya 
juga darahnya sayyidina usman yang masih berada di mushaf, itu mungkin cuma dihilangkan 
ainya dengan cara digosok dan bekasnya yang tidak mungkin disucikan dengan air masih ada. 
| keterangan dari kitab Bugyatul Mustarsyidin |. 


ol as, aa P3 OS Pata) cs ol, ag A33 Hara — IS dy Gg aa AN Pn dan lom All — NO sal) 
Ly pad Hlioel UV Kaali SS Of ai lai und JI AN, Chai yang Onlon GAY Ady oya Ui Ranlomll Caama 
Y Semak Je Ij as di (22) Olais pa UL mudi Ja Jy3y Ceanuia Gyaman 3 By mil Ui lela JILIII Auliis jr JS 
suk Ob KEY yg PN Ai Cs SUUIL As jl Ala (elu. 

- kitab Fathul Mu'in Syeh Almalybari : 
ISP Lab Mp Orang oh JB. OS Ola cadas Sl So Oly Ala gery MS giaa yha am Honan ID ian Cal) 
At IA 3 IS IP La SS COLA ya Kadi Rb ma, 
Sebagian ulama: memberikan fatwa tentang mushaf yang terkena najis yang tidak di ma'fu bahwa 
itu wajib dibasuh walaupun sampai merusak algur'annya, dan walaupun gur'an tersebut milik anak 


yatim. Guru saya (Ibnu Hajar) berkata " fardhunya menjadi jelas jika najisnya mengenai sesuatu 
dari Algur'annya, berbeda jika najisnya mengenai jilidnya atau pinggirannya. 


- kitab hasiyah golyubi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(274 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


daki sat Op Gaon Himanan Jauh 
"Dan diwajibkan membasuh mushaf yang terkena najis walaupun sampai merusakknya". Wallohu 
a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/733302303359247/ 

3065. HUKUM LAHNUN DAN ALTSAGH TERHADAP 
AL-OUR'AN 

PERTANYAAN : 


2 Rinna Bilgis Adelia Humaira 
Assalamualaikum wr.wb. apa yang dinamakan lahnun dan asag ? mohon penjelasannya 


JAWABAN : 


2 Mumu Bsa 
Wa'alaikum salam. Lahn itu merubah harokat seperti membaca Na'budu jadi na'buda atau na'budi 


tanpa merubah huruf. Kalau altsagh itu hurufnya dirubah, baca syin dirubah jadi tsa atau Ro' di 
baca lam. 


? Ical Rizaldysantrialit 


PNG Sah SAI (IN 3 #lalowat JET on ep Yap LSI JENIS NI UI 10 ae 
ati JI OA ULP KI OK CL yi tema IKA 4 Gb Ob SA Gp Jk ea IN y Ba Jain 
Lap BI Jaa" aset all Egi Payad UM. 
SAI SAS ah calih MP Ud aa ja wa. 
LAS ta Km Lado Jia II ya Lah EL UP KAN SM yaa (Kg Kabag CAS 20 ola ya as Ol ra, 
ASI He EU IL Gema al BI ILY dad Kemal SI Ag 3 Ola ega Gaal ea IS. 
HAN ILY OS Ofesah JL Y Bg tegak JL bi Hera AP PIL Hula ya Hide AHLI lela SUI Halal 20 Ale 
Y Iikgd ce Ia (Gp Lag la gl ASI ma Jl elegan III OI SG (inata) Il ajak maka (Una) 2 yaS 
OY Gap PSI 0 3 cerai JAV MY Hak IT ABU G3 SUS OLS sya cdi Fl ja Ron Yg eaLYI IDA Rn yu 
Samad) Olga Ol Jin HAL GOS Oles Kaali JL Gal OS OLI maya Ha kkag IL gaya ALI 
AI Id dala ra JI tail Ana | Ob LS pb oya Y OS OP eU (III Ya) 1 ee ena (ade 
SUS Kan Chal! Bel AI yanti OS Ol gd PI ya Cara Le la dilas (EU BL Lely cAlilan AYI Do (A0 mai 
Lesle Boaili an del Al SY Gal ANuad Jia d9 tebal Ae pai SI te Y 

2 Ghufron Bkl 


Orang fasih bacaan fatihahnya berma'mum pada Arot dan Altsagh hukumnya ada 3 pendapat 
seperti halnya berma'mum pada ummi : 
1. tidak sah menurut imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Ahmad 


2. menurut imam Syafi'i dalam goul godimnya sah dalam shalat sirriyah dan tidak sah dalam 
shalat jahriyah. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 275 


3. sah secara muthlag menurut imam Abu Ishag Al Maruziy, sedangkan berma'mum pada orang 
yang lahen/pilun bila lahennya sampai merubah ma'na maka shalatnya tidak sah bila tidak 
merubah ma'na maka shalatnya sah. 


gang Y yo 100113) a0iludl JB food dololdluo). : VE : ! yo wesladl aloYI Lai0 4d Ulu 

00 dya Lay al Ula al Anil panu Lo 38 2 SATA ola JSI aib 
Ssssall dlu gl A55 Calillg saguaio GAS gal LAS Sal AL as Md cat Il (Ulil: 
agill agar lag de AU alio - dos samcuoll gag So-lg Gini» gal Il JB ug aan dasi 
WA sd ragiodl dlu suatu J9 aga LD Il» 288 SI ny N yo | 9029 56. «Ul wLsJ d3 3 
ol) jail 98 eskudl JB gili Jsilly Jon Jal yo yaa ag (SI) AS al ISI sel all ate Jang 38 
Sal ae Nee Ia d Anas ol dl aa UI 02 BELA aa Aas 
va Y US II SLS sgac5 ab lenill ye jale pad has san Jail ole Ala lalai Jo Aga 
S0 bul j3 elaale 250 989 sisi agololl Lo Aw WS Islg .A055 R00 3 UB Sal 
Jp dil LD gai Halal Id ale S3 sal! Glsuul gol a53 Ig el Ss mili 6S ic 
s2Lidl JB ko! dolol: dlu). -ludto Rd Jl SK) bel ill agolall a.s all Jail ade 4 JL: 
(al la KASI A2 ay yo 3D SIG sal il yo due Oma 3 KASI Asa yang Y yo Kp0N19 
slam CUlIlg sylngunio A33 Kol CAS (SAE Blu gt TA Cai ISI Mlatl yo ld Luo 
ale All alis - Agil tama! gag 0513 isis gul3 cello JB 49 cguou N Hasal 185 9yall lb 
susi el g “aga! co Tgl» 288 “Abal Uwny N yo 19058 56 «al wLsJ d3 JI agill aga» sala 
dB gi Jalla Janu Jl yo as Isag SI) ASI II sel all ate Jani, 38 GY9 tis spgioll dd 
belall UN rat Al Anas cu Ul3 sil Soal BL Casa dy aw Dal Cu Ul) Hamil 3 Ke3ludl 
mai ab lanull uc sale lol ISag sanill Jgill ale aloNI lelanis Jo Ap saall 93 asolall ade Uni N. 
kale 538 983 sel ll agolall cx0 5) dy CS ISIg .d0S3 Tua Y Al "SAI yamg N US II SI, 
Jleall Id ole S39.sall Ilbual gal A53 Cg soil AS Ailill LS epic sam yu ab ul d 53: 
Ma 


WALLOHU ALAM . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/760128304009980/ 


3178. MENGHATAMKAN ALOUR'AN SECARA 
BERJAMA'AH HUKUMNYA SUNNAH 
PERTANYAAN : 


2 Ichsan Nafarin 

Assalaamu'alaikum... Mohon jawaban. Adakah sunnah atau keutamaannya mengkhatamkan Al- 
@uran dalam majelis secara dibagi-bagi, misalnya 30 orang membaca masing masing 1 juz 
sehingga dalam satu majelis dikhatamkan Al-Guran 30 juz oleh 30 orang. 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 


Si JgAl il C3 00 2S Dio 9 Say Hi SS 4 gl less al Lutic pguasy Li dolas gas Ul 9D 3 
4 gas Y 1 J3 Sue adas dil do, ll Jiwa 38 9 emas gile Id 9 SNI LH 


2 Ghufron Bk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(276 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Membaca Al-guran sampai khatam secara jama'ah hukumnya tetap sunah dan dapat fadlilah 
menghatamkan algur'an : 


00 dluA8 Ulu casolwlg delamll yo rio Ja39 yanto dolonll 51,3 Ulariul $3 (das : Ulu 
Sala JAS Arsiwo yasatao deloall tel 33 ul alel elyitall cola | lol 93333 443723 lake nenas 
Saga ul Boy ul dal35 0 ? alus Gale All lan yui yo R2 43 riba AlIlg Cilull Jlesl9 
maale cal 5i3 don ll pgintt:9 SO aga cat AI lil 9S A33 yo lo JB al lagi dll LA, Ss 
SB) BD ul SI RDA ya Uya Si0jill JB alug le AU alan Odi and WI Ad S9 TS 
adil OLS Ualis oles dll gg yo Cay yS A38 Rail lo JB 5 pkug le dll Klo yuli ,g dc di 

alun 019) oxic yan AJI 0 ,S$9 ASIN aging do Jl aging diSull agale dy NI agiy Wow lriyg 
Jmg le al ko sll « ulas Jl 9nd) dgleo 129 akuung SU bb us ole RuD0 dluub dal gol : 
4 bale yo3 #Dus)U bian la odai9 ls Gl SS) Lula IgI6 " Suloy lo JUS Wlouol up dil le 2,5 
" Jb9 siluidlg SS0.idl og, (1101) ASI AI AS) ily oles dl Ul gi ll Ale Jas sabil Jl 
logis AU 8) ya jl UE toll wol (S9.29 Bayi IS YS Cyola Yl3 R22 Lues Cus Soy 
va US ai All gu) el all Ul ul sal ul ya 353 Lagi Al cus dil UbS yo Al adl gaul yo JU 
Ala JSI yo Colelas yo Ganas dual all Jd Sold yul ul S958 loyo LIL Ai A20 Uli 
Sitaad Sun 93 dual all Ciasl yo Jgl YG logil gel 39 dulat Ly Ulu yE9 cortiall ILA89 Als 
IS Up KAS MS ey Ill ye gl gal al 1535 lo bolg ellal mc GC Ginsio pd Juclowl u4 ala 
Do ig ! plug ale Al ko dll Jaa calo US ja 389 Curaw X9 Cal) lo JlB3 dl all oaa SI dl 
ldgoiy cs damlg dog leyas 193549 U3soibu agill culil dll d3 JB H9 103 Lle3 lal cu, 
Ska lagio JSI IKg3 tao SNI ade Is Jl Lin JS leul yel giat SD Lal J9 leg el IG 
(SI lalai yo pati lo ale slaic lg J9 yi 993 Julll (1102) AAtiy lalg AISI Call ale lal 
Seljill lc gama yo Alu38 lolg alel dblg Lg swing ul dai labor bgs Lp Ela Jla 93 Bel jl 
SE plug Ole AVI uc gg dclis UII dc Jill : alug le All alun JgiS 3 miS gni Leug3 
seken Adi JW 589 doseiuo DS A9 CdSNlg amil y05 yo dl 45 Idalg Da) eh all Sg 
5 99 gclull sal abc wd ala A9 (Sesillo ll 


2 Ichsan Nafarin 
Pembacaan Al-Gur'an dengan berjama'ah bisa dengan cara serantak bersamaan dan juga bisa 
dengan gantian. 


ul Ulu sb asatao deli 49 Ag ai Jual Id 93 JUAI9 Tual NI yo dos "Ulu" 9d US$ 383: 
en AA ixnlg A89 agIS ge yi Ul #ladlas| 
SISA! Ix» Wow 9 usil Roda 9 I55 u9Slull 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/760562457299898/ 


3230. HUKUM MEMBACA AL OGUR'AN DENGAN 
SELONJORAN KAKI 
PERTANYAAN : 


» Achmad Ousasi Allkhlash 
Assalamualaikum.. bolehkah membaca al Gur'an dengan duduk tapi kaki selonjor/kaki lurussebab 
kalo kelamaan duduk sila kaki kesemutan terima kasih 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 277 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Bagi orang yang membaca Gur'an diluar sholat disunahkan untuk menghadap giblat, duduk 
dengan khusyu', diam dan tenang serta menundukan kepalanya. Duduk dengan memperbagus 
adabnya serta rendah diri layakya duduk dihadapan gurunya. Duduk seperti ini adalah duduk yang 
paling sempurna, namun bila ia membaca dengan berdiri, tidur miring atau membaca di tempat 
tidurnya atau dalam posisi yang lain, maka diperbolehkan dan ia tetap mendapatkan pahala,tetapi 
yang demikian itu bukanlah hal yang utama. 


AT gai las cola 493 ylusl 

s "abal al Jail lo yalloall 43 " cupall 93 cl a89 Ahad Jitu ul dual yg 93 SO Landa 
Se en ni ena ena ae 89 9 diSuw leo lu 
3 sala 95 JAN go Sh 38 lea al gd al enda al Loss: al 9 LSN 0 IAg3 Wales 
J3Nl up uSI 


2 Langlang Buana 
Dalam kitab Attibyaan fii Aadaabi Hamalatil Guraan 79-80 : 


Abi Sita ul Dal gd SU Kentu T Juo8) 

Ams 319 dal) Byo7B99 Aa lesiesio yuloug Abill Ay detiuul lo cwo 2g Cupall 93 cl 319 
atil)3 93 gl esbuso gl log 13 3l9 JoSYI 3D 1593 daleo Sy Kw dwglaS Ac 9159 Al Gawi pd OH5g 
v9 valalowl Sis 48 Ul) Jas 32 dil JB Ja wa S9 sal Ag jl Jis yo es yg ale gl 
SS 99 yg Sig agagis olcg 159289 lob3 WI 9S al JI 9N LN Oleo Jadl Wesl9 
ag Ole AU calo Al Jas US WB lgi Ml 93) Gile ye Reual $ Laig (LS)AI9 Ol glow : 
US3 SAS Hd dwlag Ulil Diy dala» 999 alung SU og Ul Diu9 yeuls bl 25 9 HS 
dll 13 Tile s9 Kat, le D9 930 99 Ulil LI dil JB is Al 2 RAN guug0 yul 
paoall ole dsenbuso blg su LAI yul cl lis 

sal dg 3s JlaS NI yo dd 48 ade ol dal, 93 gl lenbuso al iB, da 


Jika seseorang membaca Al @uran dengan posisi berdiri, tiduran miring, atau di kasurnya atau 
dengan posisi lainnya maka itu boleh dan dia mendapat pahala. WALLOHU A'LAM. 


? Mas Hamzah 
Tafsiran dari kitab tafsir at tobary surat ali imron ayat 191 : 


8354 - wal "1 Ju al (475 yo Jus abs ai 1 JB amal lia 1 JO pull bisaa 
Ulil dsl39 «DX 4 a89 dll HH all S3 gd : JBL WNI "159289 lol dll 9 SM. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/783651691657641/ 


3279. HUKUM MEMEGANG AL-OUR'AN MINI BAGI ORANG 
YANG BERHADATS 

PERTANYAAN : 

2 Nyuprih Restu 

Assalamu 'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh. Mau tanya : Apakah al-guran yang kecil sekali 
yang disitu ditulis semua al-gur'an nya itu boleh dipegang orang yang berhadats (hadats kecil, 


besar, mugholadh). 
NB : Al-Gur'an yang dimaksud, biasanya dibuat jimat. Yang bentuknya sangat kecil kurang lebih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(278 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


besarnya sekitar 1 cm X1 cm X1 cm. 
JAWABAN : 


2 Muntagy 
Boleh dipegang dalam keadaan hadats menurut imam alkhotib dan tidak boleh menurut imam 


arromli. 
33 1 adil 
S9 laS « abal 20 39 douail) 58 lb 0 2,39 ISalg 853 3) 2523 Usil alat SSI (u 133 ya) : d3 
oli 20 ale Sai « Os Kab Kal JB Jp , px ole Cilatl Uls GlaS Yg lgu 2530 NS 
d Ugal 2288 V3 sol X9 581 Ob og al dai) BI ta 523 AE aa E 


? Ibnu Al-Ihsany 

Arti dari ibarat kang muntagy : gouluhu lidarsil gur'an : (yakni haram memegang al-guran yang 
mana penulisan al-guran) bertujuan untuk al-gur'an saja, meskipun hanya satu huruf. berbeda 
halnya ketika bertujuan untuk jimat (tamimah), meskipun disertai tujuan untuk al-gur'an 
sebagaimana yang telah lewat, maka tidak diharamkan memegangnya dan membawanya 
meskipun memuat beberapa surat. Bahkan asy-syaikh al-khotib berpendapat : meskipun 
mencakup keseluruhan al-gur'an. 


Berbeda dengan pendapat imam ar-ramliy. yang dianggap itu tujuan penulis bagi diri sendiri atau 
orang lain, (yang mana menulisnya) tanpa ongkos dan tanpa perintah, jika tidak demikian (yakni 
dengan ongkos atau perintah) maka melihat tujuan dari yang dituliskan. 


Tambahan : 
- kasyifah as-saja syarh safinah an-naja hal. 28 : 
Alan 9 « Sowooll yw0g « Algbllg « Hdll : slsil do ale 23 0259 yAmil yo H dh 


Pasal : menerangkan keharaman atas orang-orang yang berhadats. Orang yang wudhu'nya rusak/ 
batal (berhadats kecil) diharamkan atasnya 4 perkara : 

1. Shalat 

2. Thawaf 

3. Memegang/menyentuh mushaf 

4. Membawa mushaf 


Lulo 3 gl Iss gl lsg gl Idg0c gg dll Ul Male LIS lo JS gg | Sowaoll yuo ) lgilb £ 9 4 


Yang ke-3 dari perkara yang diharamkan atas orang yang berhadats kecil yaitu : memegang/ 
menyentuh mushaf. Mushaf yaitu : setiap perkara yang ditulis al-gur'an atasnya karena tujuan 
pembelajaran (dirosah), meskipun ditulis di tongkat besi, papan/sabak, kulit atau kertas. 


X9 Laao 224 8 4 Jo al JI ade Gilang Jill Ulil yo sepi 3 LS lo dg dowill dlu 2,53 

8. labno Pa Jd lo Ldlos 

Dan dikecualikan dari definisi/ta'rif diatas, ketika berupa jimat yakni : perkara yang ditulis sebagian 
dari al-gur'an untuk tujuan tabarruk (memohon berkah), dan digantungkan pada kepala, misalnya, 


maka dari itu tidak diharamkan memegangnya dan membawanya selama tidak disebut mushaf 
secara 'urf. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 279 


ad buallg : 25 wal JB emo dc NI el ma lg sen ala dewi J Jl NAS Uli cus II 
Ag sol Ng do5l DN SI Lea gl ati) KL lau Lo gs GUSI Jlbs Jail o dual pal 108 
d Slime gl 0 04 


Maka ketika seseorang menulis al-guran keseluruhan, maka hal tersebut tidak disebut jimat 
(tamimah), meskipun bentuknya kecil, dan jika bertujuan demikian maka tidak ada penganggapan 
(ibroh) terhadap tujuannya. 


Imam ibnu hajar berkata : yang dianggap (ibroh) dalam tujuan pembelajaran (dirosah) dan 
memohon berkah (tabarruk) adalah melihat keadaan ketika menulis bukan setelah itu. dan dengan 
melihat (tujuan dari) orang yang menulis untuk dirinya atau orang lain, yang dilakukan untuk 
sukarela / sedekah, yakni tanpa ada ongkos / biaya dan tanpa ada perintah / suruhan. jika tidak 
demikian (yakni ada ongkos atau perintah), maka melihat tujuan dari yang memerintahkan (yang 
menyuruh) atau orang yang menyewanya (pemberi ongkos). Wallohu a'lam bish-shawab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/785051118184365/ 


3399. HUKUM MEMBACA AL-OUR'AN SAMBIL MENANGIS 
PERTANYAAN : 


2 Ambo Arf 
Assalamu'alaikum, saya ingin tanya ... ? "apakah boleh pada bulan ramadhan kita baca Al-@ur'an 
sambil nangis karena menghayati bacaan nya". 


JAWABAN : 


2 Santriwati dumay 
Termasuk adab membaca alguran adalah sambil menangis, kalo tidak bisa maka berusahalah 
menangis 


88 2 Usil alas Lb 63 Ulu 

Ulil del is cu 43 Tokos 

dil sus olatng sesal dino 989 beli Jla 93 cu Lada Jon lo ulu caodtinll cakil 99 ad 8 
lal yg 2 4S Coli 3 V5 389 (ke gaaS ADD 339 VISU « UBS U9543) oles al JB skali 
93) Ulas 3 ac 03 ISS IS J UI aSUl9 Uli 1933 jakug Gale Ul lo gw uc el as 
VISI ale A90” Ll id KS Luwgy do gw 18 mall Acloalh al ul ac All 

s9 yo 0S Iggow wis 4S Ul dul9) 999 dio dy) ale Jd eludl Duo gd « US ul lg, 483 

JB alus yul 509 £ soal yo wldl Il Lil Jin jus CSI yuks al Cal) JB el3) yul ye3 gua 
Sa sal J3 u3S43 OLI 09322 Island aic AVI yuA Gamal SL yul ale Uas Jal yo yuli pa 

US Ia uc dil uo) demo 

Sar Bow Ip 4d JUNI Bilal pd 389 Jall 93 pg pts 4 Sa20 £LS) Crow la, JB alid yE3 
bell R0 Loiwo 2S ll sell Sole gol all JB alel dllg liS lc lgaig Al bil lardg ld mas 
»9g2l9 Gil oollg saru mac Ollg dung! yo A9 lo Joliy yk UNI US Ay Ul Uno wd aa ba ldducg 
Abel yo ab Sl 38 dc elus LolSSII pADy LS slS39 033 ns21 Jl UB di 9d 0 mati Joli Ai 


Yilwoll 


Fasal menerangkan menangis ketika membaca Al Guran. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 280 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telah diterangkan dalam dua fasal yang terdahuluberkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan 
tangis ketika membaca Al @uran. Menangis ketika membaca Al Guran merupaan sifat orang- 
orang yang arif dan syiar hamba-hamba Allah Yang shaleh. Allah berfirman: “Dan mereka 
menyukur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.” (AS Al Isra' 
17:109) 


Diriwayatkan sejumlah hadits dan atsar Salaf. Antara lain, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 
“Alaihi wa Sallam sabdanya: “Bacalah Al Guran dan menangislah. Jika kamu tidak menangis, 
maka usahakanlah supaya menangis.”. Diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab Radhiyallahu “Anh 
bahwa dia mengimami jamaah sembahyang Subuh dan membaca Surah Yusuf. Dia menangis 
hingga mengalir air matanya hingga membasahi tulang bahunya. Dalam suatu riwayat, kejadian itu 
berlangsung dalam sembahyang Isya. Maka hal itu menunjukkan berlakunya pengulangan 
bacaan. Dalam suatu riwayat, dia menangis hingga mereka mendengar tangisannya dari belakang 
shaf-shaf. 


Diriwayatkan dari Abu Raja', katanya: “Kulihat Ibnu Abbas di bawah kedua matanya nampak 
bekas seperti tali selipar yang usang lantaran air mata.”. Diriwayatkan dari Abu Shahih, katanya: 
Beberapa orang datang dari Yaman menemui Abu Bakar Ash-Shiddig Radhiyallahu “Anh mereka 
membaca Al @uran dan mereka menangis. Kemudian Abu Bakar berkata: “Demikianlah keadaan 
kami jika membaca Al Guran.” 


Diriwayatkan dari Hisyam, katanya: “Terkadang aku mendengar tangis Muhammad bin Sirin pada 
waktu malam ketika dia sedang sembahyang.”. Banyak atsar yang menerangkan yang demikian 
itu yang tidak mungkin menghitungnya. Apa yang telah saya kemukakan dan saya tunjukkan 
kiranya sudah memadai. Wallahua'lam. 


Imam Abu Hamid Al Ghazali berkata: “Menangis itu disunnahkan pada waktu membaca Al Gur'an. 
Cara dapat menangis adalah menghadirkan kesedihan di dalam hati dengan merenungkan 
peringatan dan ancaman keras serta janji-janji yang terdapat di dalamnya, kemudian merenungi 
dosa-dosa yang terlanjur diperbuat.” Jika tidak bisa menimbulkan kesedihan dan tangisan 
sebagaimana dialami oleh orang-orang terpilih, maka hendaklah dia menangis atas kegagalan itu 
karena hal itu termasuk musibah yang besar. Wallohu a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/810286752327468/ 


3457. SURAT AL MULK SEBAGAI PENCEGAH DAN 
PENYELAMAT SIKSA KUBUR 

PERTANYAAN : 

2 NOy Alya 


Assalamualaikum.. ustadz saya mau bertanya apakah benar surah al-mulk itu bisa melindungi kita 
dari siksa alam kubur ? Mohon petunjuk ustadz. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Termasuk fadhilah surat al mulk adalah penyelamat siksa 
kubur. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 281 ) 


- kitab tafsir ibnu katsir : 


gal G8 al GE SK ella G4 se33 WAS « wol gal ya lali 18 Hj SaS6 USS : Sae3il G3 
N B3 48 Ode pelit - alug Gile AJI lb - yul Oku LAH US 1 JB yabe ui 5g el53SI 
db Jos W: Jli -alag KE AU dio - Hal wu ii sll daa | Obi s8 Ai Cam | 
Unta) JS 4 Ga os" SI " ella Bagas Ii Ulas IS 4 38 Gl CruSl Y Ulg 38 JS gila ES 
DE all LEE dn ani. dial 9d « Sula aa": -ahus ale dll ali - dll 
ALI RS Lo Can. 


At tirmidzi berkata " telah menceritakan kpd kami muhammad bin abdul malik bin abis syawarib 
telah menceritakan kepada kami yahya bin malik an nukri dari ayahnya dari abil jauza' dari ibnu 
abbas berkata : " Salah satu Sahabat Nabi membuat kemah di atas kuburan -- dia tidak mengira 
itu kuburan. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang membaca Surah Al Mulk sampai selesai. Ia pun 
menghadap Nabi dan berkata:' Wahai Rasulullah aku membuat kemahku di atas kuburan aku 
tidak mengira itu kuburan. Tiba-tiba ada suara seseorang sedang membaca Surah Al-Mulk 
(Tabarak) sampai selesai. Nabi bersabda:' Surah Al-Mulk adalah surat yang mencegah dan 
menyelamatkan dari siksa kubur.". Hadis hasan ghorib. (HR. At Tirmidzi ). 


sll asap SIN ISU " 4 IBI JB ad: JOS 4 2 CmSy Skil NI: BN JBS yule pl se" 

235 “oi gl - Us Woall3 Ganioll GB « «Alang « Sin Ulinog « Ini R53 « Shi At 

Usa JB sal ole Go lega o Lag wadu3 «JI LS Go do Ul J Clbi3 « o  lag) Sie dok 
sial J0 Oka US cai gd il Goda) "1 - plug Ale Al ako - all". 


Dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya beliau berkata pada seseorang: “Maukah kuhadiahi engkau 
sesuatu yang akan membuatmu gembira?”. 

la menjawab,“Tentu saja!”. Ibnu Abbas berkata, “Bacalah Tabaroka Iladzi biyadihil mulk (surat Al 
Mulk) dan ajarkanlah pada keluargamu, semua anak-anakmu, semua anak kecil dan balita di 
rumahmu, dan termasuk pula tetangga-tetanggamu!" Sesungguhnya surat tersebut adalah Al- 
Munjiyah (penyelamat) dan Al-Mujadilah(pendebat), yang akan berdebat membela pembacanya di 
hadapan Allah pada hari kiamat. la juga akan menuntut kepada Allah agar menyelamatkan 
(pembaca)nya dari adzab neraka. Dan menuntut agar sahabatnya itu selamat dari adzab kubur." 
Rasulullah shollallohu alahi wasallam telah bersabda, "Aku sangat menginginkan agar surat Al- 
Mulk berada di dalam dada setiap orang dari seluruh ummatku.'.”. (HR.At Tabrani ). 


- keterangan membaca surat al mulk sebelum tidur : 


BSE "3 AKA Gagas " Jai All "Tai oi Ala OS - ala ale dll ac - dll Jgn Gl: 3 yg 
Ala oxy S3 " 


Dari jabir "sesungguhnya tidaklah Rasululloh shollallohu alaihi wasallam tidur hingga membaca 
surat as sjdah dan surat al mulk.". (HR. At Tirmidzi) 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 

idfrom-18728&idto-1879&bk no-4981D-1940 


- membaca surat al mulk setiap malam 
Dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: 


Ab lo All Jia 242 98 K3 Lil ISS Lo Ly I53 38 AI Anis All IS Ill ox Sl IL I53 5g 
Gllol3 51 388 Al IK 38 Lag D5 Gp boga IS3 3G All UUS Hd sila Gala asi alug Ale 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 282 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Barangsiapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah menghalanginya 
dari azab kubur. Kami dahulu pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa menyebut surat 
Al-Mulku dengan Al-Mani'ah. Sesungguhnya ia benar-benar berada dalam kitab Allah. Ia adalah 
satu surat barangsiapa membacanya setiap malam maka dia telah memperbanyak pahala dan 
memperbagusnya.”. (HR. An-Nasa'i ) 


Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata: 


5. seal Bagan gu 155 2382 yB “Tia da3 lo le ASI gal 5) JI 0S) S093 0239 99 JSI s3) 
SIA cell ga 0 LA US nias Kd Lo ole ASI Gaal "pi - Malay 1JB gl. K0 JB Lp WAH 
aa am gala Tn pl le ya aa da, 


a-o- 


“Seseorang dalam kuburannya didatangi. Ia didatangi pada kedua kakinya. Maka kedua Kakinya 
berkata: Tidak ada jalan bagi kalian lewat saya. Karena dia biasa shalat malam denganku 
membaca surat AL-Mulk. Kemudian ia didatangi melalui dada, atau dikatakan melalui perutnya. 
Maka perut atau dada berkata: Kalian tidak ada jalan melalui saya. Karena dia biasa membaca 
surat Al-Mulk. Kemudian ia didatangi melalui kepalanya. Kepala berkata: Kalian tidak ada jalan 
melalui saya. Sebab dia biasa membaca surat Al Mulk denganku.” 


Ibnu Masud berkata melanjutkan: “Surat Al Mulk adalah penghalang yang menghalangi seseorang 
dari azab kubur. Surat Al Mulk ini dalam Taurat dikatakan: Barangsiapa membacanya pada suatu 
malam maka dia telah memperbanyak pahala dan memperbagusnya.” (HR. Al-Hakim ). Wallohu 
a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/824394604250016/ 


3468. SUNAH MEMBACA BASMALAH WALAU MEMULAI 
DARI TENGAH SURAT 
PERTANYAAN : 


2 Allahumma Sholli Ala Muhammad 

Assalamu alaikum! Apakah memang disunahkan membaca basmalah pada pertengahan ayat? 
Maksudnya imam ini melaksanakan tarwih pada rakaat pertama surah panjang dan rakaat kedua 
juz amma. Dan ketika selesai salam dan kembali bertakbir dan shalat tarawih 2 rakaat lagi..... 
rakaat pertama lanjutan surah panjang (apakah pada lanjutan ini disunahkan baca basmalah?? ). 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb, tetap disunahkan membaca basmalah walaupun memulai dari 
pertengahan surat,sebagaimana telah di nash oleh imam As-syafi'i dan di nukil oleh syeikh 'Ubadi. 
Wallahu A'lam. Referensi : 

- Al itgon fii ulumil gur'an : 


Bb Boat UI lau! 22153 sle Ak3Ball Alap: 
KE 36 bas JSI ISI AI Gl ol elalall SKT ON sela me doa LK Jgl dual 62153 ade bsa 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 283 


Sola Ali lang pedLll dil Jai dai Ad Cai aga SUil G0 58 UB ea )SNI Sic Hill Las. 


dogmull ds 3 Jd dlowull isl 3: 

Jaa aa ga 

salam G3: 

Pa Besi dia dil JI 

BH 83 DJI 9d Bgt US Jl 9 Jos bel CSI" Lil ade dos JSI ya 33 bel yu do gw 

Bagus JS Jal 8 dnwwk Cb Al ISI und Ulil dns wil lala yag ul os Lulo ily ul sung 
asi Yam OS Jala Lie 38102 All asa Sesi AI du lala" pel a31 


909 - Bgm elil 93 3S ul: Wubll Uli 

3x» dowall $9 san) plo)U Jl « lg saUN yo gilo Y dil de si jig elolall y0 »ggonde- Jljudl Ja 
us Solell Jisg "yak V "JBS D3 boga yA Lo 3 UB 1 - bowl Jal 99 Lecag N : As3 
Pagal elsl 93 lgu Alil an», weslul. 

Gilogus dl le 997 34005 owl s0g lo jau all GNI 98 US ISI awak sll Slug : eisall JG 
Jo film ag LA 0d 3 9d | OLS Lasl Sal 33 |: d9 Kata de Saja | dg 333 


obi ol msl 2355 leol5 Gokil. 

Sel yg Bgm slaul 6 Wiel3 : Wb JI . 

ds Bal 9 el illg elolell Alay IS NG, 

GL UBSN o33 Jb Ball bgtag JWII Soto JG dllug : Al ana) sent Api CG Alius 4 lo JBS 

ala AU Jgay Ultpl WE RAS lo adl Ul 99 gili ? Koal JG en yaS II UU alay lagi Jati 
pati V9 8 315 Y dug le al 

Sel Bagai elil 99 Leiel,3 : dl Jl JII : 

Go Soul JB": JR (5211) dug Sgball 58 gatugll 225 Gal el Jis laS el 99 lal lisl a15 

GilE 553 Say N las CSI al3 kabil yu I235 dwdlb bbelil SelSal ya Gl 49 SDS Y : Bela dai 

swaikal small 5 (lgu UNI gd Hal SIL Jail ul isl) S3NI 383 (Ll yi) Kalo S JAS 

28 Gal 6 Sl Agoilisis Gal ole Je J0 83, Sale S3 365 C0 , 3 Alas Jl 
555 ld Wal 98 LS Gili 38 Kawih Ai JS Lo3, ksbil 49 39339 HS." 


SI dugiall Sgbiall ) 9 (253113 dugiall dc guugall ) 9 (325/ 2 alio s3 Ac sadl UlSYI) Jul 
1152). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/820593281296815 


3512. HUKUM MENULIS ALOUR'AN DI TEMBOK MASJID 
(REVISI) 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum. Saya mempunyai seorang teman, dia seniman kaligrafi, dia bertanya pada 
saya, Apakah kaligrafi yang ditulis di dinding dari sebagian ayat Al-Guran di hukumi Al-Guran? 
Terus bagaimana hukum memegangnya ? Mohon penjelasannya nuhun. (Sya'ban El-sanoe) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam warahmatullah. Menulis Al-Gur'an di tembok hukumnya makruh walaupun itu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 284 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tembok masjid. Hukum menyentuhnya juga boleh bila di tulisan Al-Guran tersebut bukan 
disengaja untuk dibaca sebagai Al-Gur'an. 


Musyawirin : Ghufron Bkl, Santriwati Dumay Dan lain lain 


Referensi : 
- A-igna' 1 / 90 : 
SSI 9 cas Uma 9 LSI maD 3 92y 9 es 955 9 ala 9 Uli 9 sud dlo bil Wc Ul LS 0 S9 
le 
P 


"Dan makruh hukumnya menulis Al-Gur'an pada tembok walaupun itu tembok masjid, pada baju, 
makanan dan semisalnya. Dan boleh merusak tembok yang ada tulisan Al-@ur'an nya, memakai 
pakaian dan memakan makanan yang bertuliskan Al-Aur'an". 


- Al-Bajuri 1/ 117 : 
| AV SSI 
Hi) Jo k39 mala OLI yo s4 lale Yam all Owl wd Jang. 


"Dan diperbolehkan memakai pakaian yang bertuliskan sesuatu dari Al-@uran dan tidur 
dengannya walaupun bagi orang yang junub". 


- Al-lgna' 1/ 104 : 


Ubillg Jill bio yul Jl ade Giig OLI 0 sega 8 LIS A89 909 dowoillS dl all sug) LS lo lol 
MY lelos Yg Lamo a20 NG sd yag Lado HS sll e ll Iallei JSI Jal L a89 JS,B ol LUS HS 
Jas Il XI Lesuleig 39 JI UliS 0 ,Su9 doll Wc dalah lelols sob Aly WNI (Sig Liu lgu dolS 

aga gl leo Lulo 
- Roudlotut Tholibin | / 116 Cet Beirut : 


ulbull9 « alelallg « dolodlg « sllg « dya dl adl JS «dala Y Ul yo s3 le US lo bolg « 
cuy WS3 gol oil H2009 sll M9) all dc das Yg « dad ay YG « Jgd2l9 « asal! iS 9 
Sggill Ioi 

"Adapun sesuatu yang bertuliskan sesuatu dari Al-@uran yang bukan tujuan untuk dirosah, 
misalnya pada uang, baju, serban, makanan, tembok, kitab kitab figih, kitab ushul, maka tidak 


haram memegangnya dan juga membawanya menururt pendapat yang shohih". (Roudlotut 
Tholibin | / 116 Cet Beirut). Wallohu A'lam Bisshowab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/819144611441682/ 


3591. PAHALA MEMBACA AL-OUR'AN DENGAN 
TERBATA-BATA 
PERTANYAAN : 


2 Soleiman Irfan 
Assalammualaikum, mau nya, hukum membaca al-guran terbata bata kadang ingat huruf yang ini 
kadang lupa huruf yang itu apa kah dosa, mohon penjelasan nya 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 285 ) 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Pahala membaca Al guran bagi yang terbata-bata dalam kitab syarah nawawi alal muslim 
dijelakan : 


Aisyah radhiyallahu “anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda : 
“Seorang yang lancar membaca Al Guran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa 
selalu taat kepada Allah, adapun yang membaca Al Guran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit 
atasnya bacaan tersebut maka baginya dua pahala”. (HR. Muslim). 


Penjelasan imam muslim : 


WIB Hd sisi 3319 selal 3SI : Uli db abis Gea KPS 3 335 SAI 333 4d Riri SUJI lolg 
FI 23 | 


Adapun orang yang terbata bata dalam membaca alguran adalah yang berulang-ulang dalam 
membacanya sebab lemahnya hafalan maka baginya dua pahala yaitu pahala membaca dan 
pahala kesulitan dalam membacanya. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/844762525546557/ 


3671. HUKUM MENGHAFALKAN ALAUR'AN 
PERTANYAAN : 


? Andriano 
Assalamualaikum Wr Wb. Salam Ta'dhim buat para ahlil ilmi di group ini. Saya mau tanya : mohon 
diulas sedetail mungkin tentang Hukum mempelajari Al-Aur'an, dan menghafalnya, matur nuwun. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam. Ketahuilah bahwa menghafalkan al @uran hukumnya adalah fardhu kifayah 
atas seluruh umat Islam sebagaimana penegasan al Jurjani dalam as Syafi, al “Ubadi dll.Al 
Juwaini menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa maksudnya kemutawatiran bagi para 
penghafal al @uran tidak boleh terputus sehingga al @uran terjaga dari penggantian dan 
pengubahan.Sehingga jika di tengah tengah umat telah dijumpai penghafal al Guran dalam jumlah 
yang mutawatir maka hukum wajib ini telah gugur dari yang lain. Namun jika jumlah tersebut 
belum terpenuhi maka semua umat Islam dosa karenanya. 

Mengajarkan bacaan al @uran hukumnya juga fardhu kifayah dan hal tersebut adalah ibadah yang 
paling utama mengingat hadits shahih yang mengatakan :"Sebaik baik kalian adalah yang 
mempelajari al Guran dan mengajarkannya ". Wallohu a'lam. 

- kitab al Itgon karya as Suyuthi (1/101) : 


aigall JB .lad 469 Sobadlg Salad 9 yuloall 4 2x0 MAA lo HS 5 Ul lai ul alel: 
sand! Id ugelu a33 Ily AB U Woailla Judul adl Goliu M8 A8 Jilgill ac gbi Ul 49 susdli3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 286 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


uli ali 00 SS awal 3 nil Jual gdg AS 4553 Laut orlaig. KI il Ng es yo laiw 
dalc 9 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/887594654596677 
www.fb.com/groups/piss.ktb/879641715391971/ 


3723. KAPUR BEKAS TULISAN AYAT AL @GUR'AN 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Hidayat 

Assalaamu'alaikum. Sering sy melihat para guru ngaji di madrasah-madrasah menulis ayat algur- 
an pake kapur / spidol di atas papan tulis / whiteboard, dan terus menghapusnya.. 
Pertanyaannya : Apa hukum kapur bekas tulisan ayat gur-an yang nempel dalam penghapus 
tersebut ? juga apa hukum kapur tersebut yang berjatuhan ke lantai ? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, berkata Ali syibro dan sesuai dengan ibnu gosim atas ibnu 
hajar : hapusan tulisan al guran boleh dibuang ke najis, karena ketika al guran sudah dihapus 
huruf hurufnya maka tidak lagi dikatakan al gur'an dan bukan termasuk ihanah ( menghina ) 

KE Maxi 8 3d Maigle 
193955 Cuso dl UN $ S0 asn elusan: Jas sean La aan mt Ada 


(abs sule 


- Yanatut tholibin : 


(3sla: Yin yap) Is Yan pel kau IE JO. A3 Mari NS Sia ia an Us lo as 
kale Lung. Al Abiale 


Tidak dimakruhkan meminum air leburan sesuatu yang ditulis al gur'an. 
2 M Gulam 


(147 so 1 2 2) -— akad 2 H0 alis Ai 

Gn ala Ta et Lol AK 9. ale Gpp dng Klo Si AA 1 ale Un BRK 
all B3 LS Lo Ol Je Jasa « ULANG da3 9d Taypak 9 LL a IS Ig le 

IIS cal lallao HS do 3 uesito (Spg aga SSI R0 Jas) Laga Goal 933 Gl 39 Ul GB  Jisi) 
lol dilsall GA A28 Aro » 3x5 lag cb SSI dg ed al Aula ag LagKO Hd Ida A50 03 19 A0 

Cg Ula «0930 Uji 0333 Ng desai yaa 3933 bil ale aa sai YA 306 Jill asah AU 

9203 Pl Me Cal 


KESIMPULAN : 
Sisa hapusan tulisan al gur'an tidak dihukumi al gur'an. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/875174959171980/ 
www.fb.com/notes/902216643134478 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 287 


3725. FAIDAH PENGULANGAN AYAT 13 SURAH 
AR-RAHMAN (okasi Go Ye cela) 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Fabiayyi alaai robbikumaa tukaazibaan. Selain taukid, apakah ada alasan lain 
kenapa ayat ini diulang-ulang ? Dan kenapa hingga 32 kali ? Mohon referensi dari berbagai 
sumber kutubut tafaasir. Terima kasih. (Ismiy @oblu) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam. Pengulangan tersebut selain untuk taukid (menguatkan), juga untuk 
mubalaghoh (nemen-nemeni : jawa) dalam penetapan berfaidah menunjukkan banyaknya nikmat. 
memisah antara satu nikmat dengan nikmat yang lain sehingga mengetahui berharganya nikmat 
dan mencela terhadap yang mengingkari nikmat, juga supaya tidak lupa. Wallaahu A'lam. 
Referensi : 


- Tafsir Aurthuby 


0D 9 SIG Liu d3 G3 au Ws JS WI Jul. ulisi bo) d8 SL es Ulas Su, £XI sala 
oles Al ul: guil JBg . dls Gb le pii9 las pele doll Ssilg « will 43 Aaluolls 2S BLN 
vw Uno lelang dirga le2159 dasig leinog As JS ul Ai Casillas 539 « oslosi d awdl AH H9 Sa 
Da Si ll: ».Sug 01) ss ilusi ad lu va Jas lS lap ado ng psill KL pggalal usiosi JS 
S Esa Sial «ab wnadd ngowo SI JI! S Id S3 4 eb3303 Vol SI All! S Isa Susi « elus 
SS SI Ui das JB. Sa Jin 9 oma SAI 1 Isa Sl» slilan DL 


Per Jual w Lea J3 233 3539 553 253 05 Si es) ulas 1, ol RS J3 ee) Iluc 
asal InSbg « dasi) Is lb . 


- Kitab Tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razy : 

553 S3 dogaall : (SLS SAI la) Ubi ) Bh0 am d0 lol Ly Ul el Bos dog olelol duel! - 056 

dog dog OL2LI don JJ 

- Kitab Tafsir Al-@urthuby : 

sudall JB9 . HS H3 Mc agi39 lou pgale ball Sulg « Sa BA Aa an 

1D (5g dosj 9 lem 9 Us JS gul Si cosAl ads 559 « oslosi &) gwll DD 99 ac Wllei Jl 

d Siy9 0 AS) 9D9 dlilus! A9 sulis wal Jati las « ae 
Ha Kd MS AI Sad Sial « sb 333 Nol CSI IS Is Susl « dis Duad LSI All 
Pa Je. An ana gan aU, 1 5 Isa isl : alang Nalo 0S All €! Ika SI 


ASI : Ja us Tg J9 259 rn 2590759 v5 ab es) Tel X9 FE aa J3 » Iluc 
isa) InSbg « dasi) Isl . 


- Kitab Tafsir Al-Baghowy : 


Lai Boga 0D $d HN 2D 2559 . B3 la OA 0 Sg «UNI Lgal (ASI LS) 2 SLS) 
JS ay Juniag 02 SIN ade Sagg « EluNg BILA 9d Lal Bole ole lg 1S 9 ISbg dogil 
Ba At aa NP Nae 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(288 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Is» Jiog S Isd Susi ebi 538 S Yols sb dll $ Isa Sis8l ebawS9 bl .c £SI ll $ Id Sus bus 
Dai om K0 MS 98 Sila JSI . 


MUJAWWIB : Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku, Mas Hamzah, Ical Rizaldysantrialit 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/879452345410908/ 


3726. FADILAH AYAT & .... aSudil cya Jgauy ASpla ati 
PERTANYAAN : 


2 Ibu Af-idah 
Assalamu'alaykum... 'Afwan, adakah fadhilah khusus dari Surat At-taubah ayat 128-129 ? Karena 
saya mimpi disuruh membaca ini, sebelumnya terima kasih... 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam Kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir, karya Syeikh 
Ahmad Dairabi, halaman 42, cetakan Mathba'ah Musthafa Muhammad, Mesir, diterangkan: 


53 Engga ai 3 bad Up Ul Baal os adl Kadi J0 Iga KEL AI duel NI Lil aa v29 
akug Ale AVI al Us S9) LS aga! 2 


Diantara khasiat dua ayat ini maksudnya LAGAD JAA'AKUM s/d akhir surat, bahwasanya barang 
siapa membacanya pada satu hari maka dia tidak akan mati pada hari tsb, sebagaimana 
diriwayatkan dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam 


Sal yag Emas ISS 583 SIS Jis db dj 39 ba Us Su OA J3 Jia J dala, 583 


Dalam satu riwaayat, dia tidak akan dibunuh, dan tidak akan dibukul dengan besi. Jika dia 
membacanya di malam hari maka sebagaimana yang disebutkan diatas (maksudnya dia tidak 
akan mati di malam hari tsb). Hadits inidituturkan oleh ba'dhushshalihin. Wallaahu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 


uc Ul 9d) yuli ll ,c 

ABI Lo ag 9 Ole Lain anal DD Asy B0 (a.n... Sutil yo Jowo Sela al) Load Ul 3 yo 
Ol aw 9 iladl Kg0 Lo ali0) mobi Hl9 ago 9 3NI 9 Luall ilaoll 99 Aki 3 WS Lal (B0) 

sal 8S (tuo) Jail asu 9 suolaall JUS yo bata (BL0) skil! Pl aga 9 doliiw Al G5 (B0) LEO 
SAY Sg ey 9 ale pal lo diwu JS pasal 50 bis (Layu) Jas Sc 002 Ag 9 SISII dg 9 Il 
alus (B0 Siau 9 din) gwSII Hu Sgp 3 ln dis JS JSI Lao yo dil Ato (B0 says $ sn) 
HD ay 9 iga Cnyatiual (B0 aya 9 Gila) slim NI 0dlD ago 9 yo 0 Lil yo UX 44 Al 

9 9g gd AA CS dagu Hous ay 9 Al Sy gl dil 93 Aaio SL 015 Cg Al (Bo) sal 

Alb Lo al yadl JS yo bts (B0 Lasud 3 low) dawall 605 Ag 9 Ulu Bgdls H5 All KSI Xey (B0) 

(bl Jek gdale a92 99 9053 9 Lal ad oliS 9 oxy Al Sl (B0 aim 9 Hlo DD) B0 ag H3 9 laale 
di 3 0 9058 99 Jl J (dilomos) « Ulat 90 edi Ad 9 9 y3SII yo G5 AL dil 9 Ela NI dori 
wo bata agill die (B50) 5 laale pald lo suwu 0Ay N 9 WA yo bis (Bo0)eluo JS 3 (B0)luo JS 
JU al ya yo IE 0 9 29m JS yo bis ss de LI yo g bl eos Y 9 pull all UBYI 
023 Mlell xi lil ok lpg, Sic 9 yumadl es uc (BDS)3 dio bing lo) 9 dl ole dy BAU 
kls dy Cui Ale (SI ade (lea) 9 aa M3 Sip Y 9 pdl yo Jaa dana Hunc (VE) lal 3 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 289 ) 


obi) BL 9 alsll JS3 v0 3 ips yo sii Callall jay cubYI pel Jake ale (dilo) Ca ol 3 (Les) 
Jbdl Ja yo Y 3 sala Jal yo sal ad Goa Y 9 og St Y 3 baal yAJ0g Yoyao ale ay 3 (bl 
Jago ade (B0 yiac anl 9 Hilo) d3 0 9 Aira yo WIL kat Egalo HC (ut 9 Him) LI Yo 9 
Jobs ade bal.8 50 3 608 58 gl 9 dosill sit al KI SS xic lal 8 yo 9 Hgall ale lal ay al lo lal lo 
3 d0gi 3 SALA daliy yo 9 bila dll 3S 3 JBNI yo laalg 9 gd Culaas (lagu cus ol) (B0) 
cas dil abis uts ale lo 9 Al) ade dy Siluall 23 lg dll alis (550 sa SasI) Asi ic 
9 lnsis ala lo cagay X B0 9) 9 AT 9 asli 3 lal 3 yo 9 yA 20 0 Li 9 Ou 93 Ls0y N BS 
dil abis Jlo ade Bol 50 9 By as Lg N 9 CBN yo dll alis Ale lal ago Lila &39 yo 
gl A38 ale LS 0 9 goal Jl Lita uno gl d3 gl duao gl « ul gl 23 ade lo y0 9 Mw, 9 

9 dia) DL dodi 3 mill G5) 9 eh! Lan yel (B0 LI) 3952 wd laL3 yo 9 AI lai si 
Jab usiogall Gal 9 algy3 dori (lb Lasum) BalS Hd lal Yo 9 AL labu Saudi JL HE (50 Catua 
Yg yOL 011 R3 W wil 9 BS gl kegb dub J gusi 9 HS IS 9 JSM Ju 9 Ul 
Ol yg 9 ala 9 le Al ola syal Hy g0uS JAS Inga8 9 Lutuo s0 YU lesel3 JSI yo 9 Ulao Ulc Us, 
Lo Jl 9 al 9 Ale AU aan all mg 9 Ain Ula J5 diss asu) leale pgld yo 9 v5 9 UB9 JS 53 
casual dl 


Dinugil dari kitab : | 
| doyball yo ll HI 

gagal ole gol Saw dalil dau lb Ay yill Ad ds gLob dub al Gill Jd Laga wil ic isl,| 
cbs 


Fadilah membaca ayat Al-Hirsh (AS: At-Taubah : 128 - 129) 


cuss Ji LaS33 SB (F) m3 9925 Gaiogah KIE LAS TS Wale 452 Kutil Yo Jaka) KEL Si 
ala yaa! 55 389 JS ale 8 VI dl Y all 


Dari Asy-Syaikh At-Tijani Radliallahu 'Anhu : 

1. - Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat Subuh maka Allah akan menjaga 
hatinya 

2. - Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat Dhuhur maka Allah akan 
menghidupkan dan menetapkan hatinya (dalam keimanan) di dunia maupun di akhirat 

3. - Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat 'Ashar maka dia tidak akan mati 
seperti matinya orang kaget 

4. - Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat Maghrib maka dia akan diberi 
istiyomah (dalam beribadah) oleh Allah SWT 

5. - Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat 'Isya maka Allah akan menjaga 
dirinya dari penguasa lalim 

6. - Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat Witir maka Allah akan mencukupi 
perkara rizginya dan ketakutannya terhadap makhlug 

1. - Barang siapa membaca ayat ini tujuh kali setelah sholat 'ledul Fitri maka Allah akan 
menjaganya / menjauhkannya dari bencana sepanjang tahun 

8. - Barang siapa membaca ayat ini dua puluh satu kali setelah sholat 'ledul Adha maka Allah 
akan menjauhkannya dari kebutaan sepanjang tahun bagi yang membacanya 

9. - Barang siapa membaca ayat ini enam puluh enam kali setelah sholat gerhana matahari 
maka Allah akan menyembuhkannya dari segala penyakit yang ada di tubuh 

10.- Barang siapa membaca ayat ini dua puluh delapan kali setelah sholat Istisyo maka Allah 
akan mengabulkan doa doanya 

11.- Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat fajar maka dia tidak akan mati 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 290 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kecuali sehingga melihat tempatnya di surga atau dia melihat surga 

12.- Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat Istikhoroh maka akan senantiasa 
dibantu oleh Malaikat 

13.- Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat sunah maka Allah akan emberina 
rizgi kepadanya bisa merasakan manisnya iman 

14.- Barang siapa membaca ayat ini tujuh puluh tujuh kali setelah sholat Jum'ah maka Allah 
akan menjaganya dari makan makanan haram 

15.- Barang siapa membaca ayat ini tiga ratus enam puluh kali pada hari 'Arafah maka Allah 
akan menuntunnya dan mencukupinya dari kesusahan dunia akhirat 

16.- Barang siapa membaca ayat ini seribu kali pada hari 'Asyura maka akan dilayani oleh para 
Malaikat dan Allah akan memberi rizgi baginya dari segala arah 

17.- Barang siapa membaca ayat ini lima ratus kali pada malam Nishfu Sya'ban maka dia tidak 
akan ditanya oleh Malaikat Munkar Nakir 

18.- Barang siapa membaca ayat ini satu kali pada pagi dan sore hari maka Allah akan 
menjaganya dari segala mara bahaya dan tidak akan ada yang dapat mencelakainya 
selamanya 

19.- Barang siapa membaca ayat ini satu kali setiap akan tidur maka Allah akan menjaganya 
sampai pagi dan tidak akan ada yang dapat mencelakainya selamanya 

20.- Barang siapa membaca ayat ini untuk seseorang maka Allah akan menaga orang itu dari 
segala keburukan 

21.- Barang siapa membaca ayat ini dengan meletakkan tangannya di kepala maka Allah akan 
menaga orang itu dari Pencuri dan orang dholim 

22.- Barang siapa membaca ayat ini tiga kali ketika matahari terbit dan ketika terbenam maka 
Allah akan menjauhkannya dari buruknya ilmu 

23.- Barang siapa membaca ayat ini tiga kali pada sore hari ketika hari jum'ah maka Allah akan 
menjaganya dari sihir dan binatang berbisa 

24.- Barang siapa membaca ayat ini tujuh kali ditulis untuk menyembuhkan berbagai macam 
penyakit dengan cara meminum air rendamannya 

25.- Barang siapa membaca ayat ini seratus kali untuk orang sakit dengan niat yang sungguh 
sungguh dan benar maka akan sembuh seketika 

26.- Barang siapa berkholwat dan membaca ayat ini tiga puluh ribu kali dengan meletakkan 
tangannya di dada maka dia tidak akan sakit selamanya, tidak akan kelihatan 
penglihatannya, tidak akan ada yang bisa mengganggunya baik itu ahli dhohir maupun ahli 
batin 

21.- Barang siapa membaca ayat ini enam puluh enam kali kepada orang yang terkena bisa 
binatang maka akan sembuh seketika 

28.- Barang siapa membaca ayat ini seratus sebelas kali kepada orang yang menangis / 
meratap maka tidak akan kembali tangisannya / ratapannya selama dia membacanya 

29.- Barang siapa membaca ayat ini ketika makan maka tidak akan hilang nikmatnya walaupun 
tengah berada di padang pasir 

30.- Barang siapa membaca ayat ini sekali selama empat puluh hari kepada orang hamil maka 
akan dijaga ibu dan kandungannya, dan setelah lahir akan menjadi anak yang sholih 

31.- Barang siapa membaca ayat ini sebelas kali ketika mimpi buruk maka Allah akan 
menjaganya 

32.- Apabila seorang musafir meletakkan tangannya di kepala lalu membaca ayat ini maka Allah 
akan menjaganya datri segala macam keburukan sampai dia pulang dan dijauhkan dari 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 291 ) 


segala macam penyakit 

33.- Barang siapa membaca ayat ini siang dan malam walaupun hanya sekali maka dia tidak 
akan mati selgi dia tetap membacanya 

34.- Barang siapa setelah membaca ayat ini mengantar musafir maka musafir tersebut akan 
dijaga dari segala macam bahaya dan dia tidak akan mati sehingga pulang 

35.- Barang siapa membaca ayat ini untuk harta benda maka Allah akan menjaga harta tersebut 

36.- Barang siapa membaca ayat ini untuk rumah, atau kebun, atau desa, atau kota, atau 
benteng maka Allah akan menjaga semuanya 

37.- Barang siapa membacanya untuk kafilah atau perahu / kapal laut maka Allah akan 
menjaganya 

38.- Barang siapa membaca ayat ini di tengah peperangan maka musuh akan lari dan diberi 
kemenangan dan keselamatan 

39.- Barang siapa membaca ayat ini enam puluh enam kali kepada api yang berkobar maka api 
tersebut akan padam dengan idzin Allah SWT 

40.- Barang siapa membaca ayat ini tujuh puluh ribu kali ketika kholwat maka akan mendapat 
khodam malaikat dan jin mukmin selama hidupnya, diterima dihati semua makhluk, semua 
akan tunduk kepadanya, disembuhkan segala penyakitnya, dan diberi kemudahan segala 
urusannya 

41.- Barang siapa memperbanyak membaca ayat ini tanpa dihitung, baik ketika berjalan maupun 
duduk makan bertambah tambah kebaikannya, dicintai baginda Nabi SAW, dapat melihat 
baginda Nabi SAW setiap saat 

42.- Barang siapa selalu membaca ayat ini selama empat puluh tahun maka hilanglah hijab 
antara dia dan baginda Nabi SAW, dan memperoleh derajat sebagaimana yang diperoleh 
para shiddiigiin. Wallahu A'lam 


Link Diskusi : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/880881435267999/ 

3727. HUKUM MEMBACA AL-OUR'AN TAPI KURANG 
FASIH 

PERTANYAAN : 

2 Ojoo Tuakookk Jenengku 


Assalaamu'alaikum. Selamat malam semua..saya mau tanya nih ustadz.. Bagaimana hukumnya 
membaca Al-Gur'an tapi bacaannya tak begitu fasih...apakah kita berdosa..??? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Hukumnya berdosa bila sampai merubah makna, dan bila tidak maka tidak. 
Referensi dari kitab Nihayatul @oul Al-Mufid halaman 24 : 


elu gl Si ale lay 9 Ad ale li lo 989 0 LSl9 ll mati Sg ale 9 sll ul alel 
biby lo ac ml doluall db Jal ac HUI sil S5 Me 2.500 9 SL Rais 9 Ad you lo 309 
MESNS agsil LS 48 slalell 0,55 lag melually Sy id Liga Sus! 9 gia yui yo Ig al 
TS yo etoll Jill dalil ls de Si SLS mssillg Ily JNSXIG elasXIg 


"Ketahuilah bahwa sesungguhnya perkara yang wajib dalam ilmu tajwid terbagi menjadi dua 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 292 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bagian : 

1. Wajib Syar'ie : yakni berpahala jika dikerjakan dan berdosa bila ditinggalkan 

2. Wajib Shona'ie : yakni bagus dikerjakan dan jelek jika ditinggalkan, dan bagi yang 
meninggalkan akan dita'zir dengan ta'zir yang sesuai bagi ahlinya 


Adapun wajib syar'ie meliputi perkara yang berhubungan dengan makhorijul huruf yang bisa 
merubah makna atau bahkan merusak makna, maka hukumnya berdosa bagi orang yang 
meninggalkannya. Sedangkan yang wajib shona'ie keterangannya seperti penjelasan ulama yang 
terdapat dalam kitab kitab tajwid, seperti idghom, ikhfa', iglab, targig, tafkhim, dan sebagainya, 
hukumnya tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya". Wallahu A'lam. 


Baca juga artikel terkait : 
3591. PAHALA MEMBACA AL-GUR'AN DENGAN TERBATA-BATA 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/880746275281515/ 


3728. DEFINISI MEMBACA AL-GUR'AN DENGAN TARTIL 
PERTANYAAN : 


Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maaf mau tanya, apa definisi Tartil al-Aur 
an ? (Timur Lenk) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam warahmatullah wabarokaatuh. Kata tartil adalah tajwiidul huruuf wa marrifatul 
wuguuf yang berarti membaca huruf-hurufnya dengan bagus (sesuai dengan makhraj dan shifat) 
dan tahu tempat-tempat wagaf. 


499391 49 209 39 AJI omi 9alll gali sdg Ju ll 


"Tartil adalah tajwid, tajwid adalah membaca huruf Al-@@ur'an dengan bagus, dan mengetahui 
tempat tempat wagof" 


- Kitab Nihayatul Mufid Al-@oul halaman 7 : 
4 939Jl A9 209 S9 SI 953 98 Ju jl 
"Tartil adalah membaca huruf dengan bagus dan mengetahui tempat tempatnya wagof" . 


- Al-Amid Fi Ilmit Tajwid halaman 11 : 


ileL 09 wuleall ya R0 alel mui duilobog 693i, beli yag "Iaisullag cg beljall Lulo lol 
99 1 a93ilO SSI Bel 09 movlenll Lani R0 saleull au N “dinlobg bgi belill gag "Ja aoi 


ASI alel so go vi maw bel ll 389 ! pnll-AKSYI Blel j0 0 dc mullg Badal yu bwgio Aly tel ll 
ca ya Isa cuu Gagl9 A19 Jusall 59 K9 


At-Tartil, yaitu membaca Al-Guran dengan tempo lambat/pelan dan tuma'ninah, tidak dengan 
tujuan mengajar, memperhatikan ma'nanya dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. 
Wallahu A'lam 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 293 


- Kitab Syarah An-Nail Wa Syifa-ul 'Alil Il / 145 : 


150 yo Ta all elesng Jul 2 Ma 

Asia Ja 98 Hip Y US UI (Sasa ulu Isi Las Jill Ul) alug le dil aka die 3,3 
vas JB Ig J0 09 B9 Il ld g220 yaah A9 AJI saw Ad Ula Canggu Ig Nu 20 Gaul: 
Oei Bli Ul ol Sui Ul uga dal AlaS9 I 3 5 Li 


Tartil adalah menjaga letak wagof dan memperjelas bacaan huruf 


| TSAY yo da msl Ja otilo Gil 
clalel 20l 389 H93gl H 209 A9 pall gai gag :Ji ll suso 9 JB dil dis dll yud) lc uc S3) 
WgJlg sa gs! ladg cdiS 3 Ju sil du Igoidl8 cusol Id WI ago) 
MUJAWWIB : Ibu Af-idah, Jojo Finger-looser ItmyLife, Mas Hamzah, Ghufron Bkl, 
Abdulgodir Syihabuddin Zein. 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/880829085273234/ 


3736. HUKUM MENEMPELKAN SETIKER AYAT AL-9URAN 
DI KACA MOBIL 
PERTANYAAN : 


2 Raminten Klayaban 

Assalamualaikum warahmatullah, mau tanya : gimana hukumnya menempelkan stiker ayat Al 
Gur'an di kaca mobil/ di sepeda motor... ? yang berkenan menjawab, tak doakan kelak masuk 
surga sak sandal-sandale... 


JAWABAN : 


2 Ro Fie 
Hukumnya boleh asal tidak sampai diduduki, jika di tempat yang diduduki atau di bagian bawah 
tempat duduk maka haram. 


alot diSoll (Ou ) - wn2liall sal! yo dai LA S9 AK 93 LA all ey 
(30 Ubi 48159 US Yel) 3L asy ang lc US UG « lgale US 9 Als lc 23 H3 Load Jas 
NG Al ga o lc le gndgo SI log RI MD. 


2 Ghufron Bkl 
Ikutan nyumbang ta'bir : 


Tan | gala “lol: 
cab O Val yag Jo le Lg one 3 23 99 Linu Jas las yu ya 9 Ulu gs (65) 
ae aa aa ea usul aa aleok ks naas 
da BA an al SS Ea sg aa 5 JAE ega da SAN sie SN 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/893534207336055/ 
www.fb.com/notes/905424009480408 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 294 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LIHAT JUGA : 
www.fb.com/notes/624582367564575 
http://santri.net/al-guran/3512-lain-lain-hukum-menulis-alguran-di-tembok-masjid/ 


3817. SISTEM PENYUSUNAN MUSHAF AL-GUR'AN 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 

Assalamu'alaikum wr.wb. Sebelum penyusunan mushaf utsmani, para sahabat membaca Alguran 
sesuai urutan yang ada sekarang (Alfatihah-annas) atau sesuai urutan nuzul (Al alag dst) atau 
bagaimana ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr.wb. .pengurutan surat tsb adalah berdasarkan perintah Nabi shollallohu 
alaihi wasallam, sedangkan yang terjadi pada mushaf para sahabat yang berbeda-beda urutannya 
itu adanya sebelum pengurutan yang terakhir.dan sebelumnya Rasululloh tdk mngurutkan 
susunan Surat, setelah itu Rasululloh mengurutkan susunan surat utk mereka. 


Yunus meriwayatkan dari wahb berkata, aku mendengar imam malik berkata :" sesunguhnya 
Algur'an hanyalah disusun berdasarkan apa yang telah mereka dengar dari Rasululloh shollallohu 
alahi wasallam ." 


Abu bakar al ambari menuturkan dalam kitab ar rod : sesungguhnya Allah ta'ala menurunkan 
alguran secara global di langit dunia, kemudian menurunkannya secara terpisah-pisah kepada 
Nabi shollallohu alaihi wasallam selama 20 tahun, surat turun berdasarkan adanya urusan yang 
baru terjadi dan ayat turun sebagai jawaban bagi pencari berit yang bertanya.malaikat jibril 
menjelasakan kepada Rasululloh shollallohu alaihi wasallam thd peletakan surat dan ayat, maka 
urutan surat sebagaimana urutan ayat dan huruf semuanya itu dari Nabi Muhammad penutup para 
nabi alaihis salam dari Allah Robbul alamiin, jadi, barang siapa mengakhirkan surat yang awal 
atau mena awalkan yang akhir maka dia seperti orang yang merusak susunan ayat dan merubah 
huruf dan kalimat,tiada hujjah bagi ahli hag dalam mendahulukan surat al bagoroh daripada al 
an'am sedangkan al an'am turun terlebih dahulu daripada surat al bagoroh karena Rasululloh 
shollallohu alaihi wsalam mengambil urutan ini darinya, Rasululloh shollalohu alaihi wasallam dulu 
bersabda :" letakkanlah oleh kalian surat ini di tempat ini dan ini dari gur'an "dan adalah malaikat 
jibril alaihis salam yang menjelaskan tempatnya ayat. Wallohu a'lam. 


- kita tafsir al gurtuby (1/64) 


alun » sil 0 IBI ye US iiruno 48 Ale 98 lo le Ulil gw Akh Ul : plell Jal yo ps3 JBS 
uls SI pos J3 « US los Jl 2x9 yag yul Lnuao Hi8I yo S9) bo lolg « - alug le all 
SD ul US Uaiga Soo. ds Ja SI Ml asu ogall Bab pel Ui) - Alus Ale All colao - All Iga, 
53.“ alg Aile dll alun «Al Jgn) yo isanwy US lo ale Ulil JII ul : Jis Kllo Crow JB 
dl aolan » ll de H3 Ad « Lin law dl Alas Ulil Jos les Al ul » JI ol 3 Sad LH al 
AM an AA Na Tae Tn Ali Ud pai 9 - alwg Gale 
AS, Sg ala LN siluslS pull Gus : H9 Bo gaul R9 ole - plug le Al oo - dil Jaw, 
UAS 9838530 SSI Add gl dodtio do) gw 2S Yad 5 sadel LS «All le sal Als sn20 uc 
Aas 7 sole "Eyiall " musi 9d dad Jah ade dim Yg « WlakIla Ig sll sae9 OLI abi Sal "1 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 295 ) 


Jas US 9d9 « ca yall Isa au Ss - alug ala Al Kalo - dil Jgaao LN " Sail "JS cal "AI : 
SN J3 ale tan AL ale Jne Kes Gal yoo ISS5 ISS 2 As5 Bay gal HAM NA 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/912320945457381/ 
www.fb.com/notes/920297177993091 


3975. HUKUM MEMBACA ALLAH ALLAH DI SELA SELA 
ORANG MEMBACA AL-OUR'AN 
PERTANYAAN : 


2? Alkalamu Pais Lele 

Assalamualaikum. Para yayi piss ktb.... Dah lama gak mampir nih, sekalinya mampir ada 
keperluan....hehhe Bagaimana hukum menjawab dengan lafadh ALLOH ketika ayat Al-Guran di 
lantunkan ? Mohon jawabannya plus referensinya......... syukron. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini : 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika dibacakan / mendengar Al-@ur'an dibaca maka 
disunnahkan diam sesuai dengan perintah dalam surat Al-A'rof ayat 24 

2. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sebagian dari adab ketika dibacakan / 
mendengar Al-Gur'an dibaca maka kita disunahkan membaca takbir apabila mendengar ayat 
takbir, disunnahkan membaca tasbih apabila mendengar ayat tasbih, ataupun membaca 
ta'awudz apabila mendengar ayat yang disunnahkan membaca ta'awudz, dan doa doa lainnya 
yang intinya membaca sesuai dengan yang didengar. 

Dengan kata lain membaca Allah Allah diperbolehkan apabila sesuai dengan ayat yang dibaca 


Referensi : 


2 Ghufron Bkl 
Dalam surat Al -A'rof ayat 204 Alloh berfirman : 
G3a 5 KI Iniuoilg Al Iagotul CA S,$ ISI 


“Dan apabila dibacakan Al @uran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan 
tenang agar kamu mendapat rahmat “. 

Ayat tersebut menjadi dasar hukum sunatnya diam saat mendengarkan bacaan al gur'an, jadi apa 
yang dilakukan orang-orang yang membaca “ Alloh alloh “ ditengah pembacaan alguran itu 
hukumnya makruh, karena menyalahi anjuran agama untuk diam dan mendengarkan bacaan al 
guran tanpa berbicara, tertawa atau bersenda gurau. Referensi : 


- Al Itgon, Juz : 1 Hal : 381 


ulsll 533 Islo : alas JB el all) ibnu urai basi J9 Ula Bela EloidI ea : @luo 
AS Ioiwoilg J | gogo ld 
- At Tibyan Fi Adabi Hamalatil Gur'an, Hal : 92-93 


Goo wol Ualdlell asa Lead Jalu 8 ,90l yo UI alyisl 4 2011 Slug 4 ssiiey Long (dua 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 296 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


— Ily las dil Jah Jitondg dl A4 WS NI Sel idl JNS 93 Cysadlg balllg All Ulas dls ya 


all lagi All 193) 502 coal yE Ssi ul al Ol9, lay Situlg m9055 ASLI Isnoilg Al Issotub yi 5 
SI Oya Sila les Api 9d puatill LS yd 0533 Mio E j wis AKu Y oil 53 II gs 


- Tsamrotur Roudloh, hal. 190 : 


SLAINI mal Juna J3 Esta "ga le lusita ag ole dil dil gi Lal Lal Belsall Iocolu JIS'sl 

bil Gl VX Juan "ASN Yg JUNI ... Igiuosly Al Ismi Ulil 553 ISlaf oli Vgip »olall 
UBI 68 ld S3 Lim lvl deli ul alel dnmall uyiw 0 musi algio 98 LS S9 JII js Janu. 
Al Lb 9x55 Cuollg bell 39 Ll Eni Lio 


- Tafsir Al Munir, Juz : 9 Hal. 229-230 : 


JS yoy ul esa leg dya da 09,08 Jilaall 43 glial Ulil OLasXg elatsNl J5 lol9 
#9 Gulo 58 BSI 3 cle Lay—u 6S usl)3 dis Ulil elotul 


2 Abdullah Afif 
Lihat Ihya halaman 279 : 


Jlla gen 501 30 Ul #itiuly lc Jlitisulg cleo Bb 30 lg 4 59 Tum Rumi dil s0 II Sesal elu $33 
La Il mel 8551 meli adil Sg25 All lou "J938 Audio gl dilas el Jaiy Sletwl Igo 0 Ul. 


- Al-lttihaf IV / 542: 


aa Bes asean aa an edi elahasnb kataja 
ebi Jntyg Serial BygS3 Gal J0 ul Jlug &x1) 9 Sai (Jldag & A3 Ab J0 Ulg) Sagiuulg HI 

989 ASI AU Sl 21290 999 (AI law) Rumill Sao 48 (Jgts8) JASA gag Lagu gl (Auliu gleiluh 
Val ag Liyiual apl WI ya! ag (lin ol mgll WS 351 aell) elcall Jae wds (ab Sscl) Seal Jae 
ss 9559 


Dan di antara sebagian adab di tengah tengah membaca Al-Gur'an adalah : 

Apabila dibaca ayat tentang tasbih maka disunahkan membaca tasbih dan takbir 

Apabila dibaca ayat tentang doa dan istighfar maka disunnahkan berdoa dan membaca istighfar 
sesuai ayat yang dibaca 

Apabila dibaca ayat tentang tadlorru' dan doa permintaan maka disunnahakan bertadlorru' dan 
berdoa meminta kepada Allah 

Apabila dibaca ayat tentang ancaman maka disunnahkan membaca isti'adzah 

Dan dalam membacanya disunnahkan dilakukan dengan lisan dan hati, atau dengan keduanya ini 
adalah yang paling utama 

Ketika mendengar ayat tasbih membaca : 


Ul yu 
Ketika mendengar ayat takbir membaca : | 
SI dil 
Ketika mendengar ayat ta'awudz membaca : | 
all Sesi 


Ketika mendengar ayat doa membaca : 
68551 all atau ios ,| agll atau W ac! sell atau L yiwl all atau L 51» 
Dan sebagainya. Wallaahu A'lam | IT | 


Link Diskusi : 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 297 


www.fb.com/groups/piss.ktb/884989018190574/ 
www.fb.com/notes/934706966552112 


4173. @AIROAT CARA MEMBACA LAFADZ "ds 
PERTANYAAN : 


2 John Safari 

Assalamu'alaikum. Afwan, adakah @oul yang memperbolehkan membaca kalimat JUMU'AH (huruf 
'MIM' nya dibaca dhommah) dalam ayat Idzaa Nuudiya Lish-Sholaati Miyyaumil Jumu'ati (AS. 
Jumu'ah: 9) dibaca dengan JUM'AH (huruf 'MIM' nya dibaca sukun) di saat membaca Al-Gur'an ? 
Atas jawabannya syukron 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikum salam. Ada 3 giroah dalam melafadzkan kata 4so3l| 

1. Dibaca dommah & dan «nya , inilah giroah jumhur, jumu'ah 

2. Dibaca dommah & nya dan sukun , nya, jum'ah. Ini karena jika dua dommah bertemu terasa 
berat maka disukunkanlah « nya dan ini merupakan bahasanya bani tamim.Ini juga giroahnya 
Imam Az Zuhri dan Al A'masy 

3. Di baca dommah & nya dan fathah » nya ini adalah giroahnya Imam An Nakho'i dan Imam Abul 
"Aliyah, juma'ah. 


OVO w TT 2uWl sls,. 
mall 9 pall abu (Aoa Agu yo) »ggaall . 

mai dal 9d 9 (d20SJI) Asal y9Sw 9 ll M2u panel 9 Sa Jl D3 
cal SI 9D 3 puall AB R0 arall wa (HAJI) cesul 3 dullll gl P3, 
Jeli 9 seninual Ji) doll H3 049 mall La 19 50 ala JE, 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikum salam. La'allashshowaab di baca dommah & dan . nya , inilah giroah jumhur (dibaca 
dommah JIIM dan MIIM nya, inilah giroah jumhur) AL-JUMU'AH. Wallaahu A'lam 


2 Ahmad Pencari Ilmu 

Alguran itu tidak semata-mata datang seperti apa yang kita baca sekarang ini,berdasarkan 
periwayatan dan dialek yang berbeda dari para periwayat alguran,maka alguran itu datang dengan 
metode "bacaan" yang beraneka ragam, Adapun para ulama bersepakat bahwa giro'at yang 10 itu 
datang berdasarkan riwayat yang mutawattir,dan riwayat yang mutawattir itu setidaknya terdiri dari 
jalur yang melebihi dari 4 jalan,sedangkan giro'at yang diluar 10 itu tidak berdasarkan riwayat 
mutawattir,tetapi berdasarkan riwayat ahad. 

Maka yang diluar giro'at 10 itu disebutnya giro'at syaz. Para ulama berpendapat bahwa haram 
hukumnya membaca alguran di luar dari giro'at 10 baik itu di dalam sholat maupun diluar sholat, 
karena yang diluar giro'at 10 itu bukanlah alguran,meski yang di luar giro'at 10 itu dapat dijadikan 
landasan hukum figih. 


Oiroat 10 tersebut adalah: 
1. Abi 'amru 
2. Nafe' 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 298 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. Ibnu katsir 
4. Ibnu 'amir 
5. 'Ashim 

6. Hamzah 
1. Kasa'iy 

8. Ya'gub 

9. Abi ja'far 
10. Kholaf 


iluSII9 25059 molcg s0le9 MIS wuulg RIb9 9200 yul doll el al uc Goal (ll) UlsL ll (9) 
WISII sdc adablgi toe giicu Ros uc Lalu Lull sll yo (8 sil gio) 

Sa ul Uda Jlari3 430 lo 2 sale io al MY Les a53 Dal 43 (Slul bell 5555) 
up Alang el all Blag (22813) 1s JB laS say db lalle Ihole yLS9 autis gl B5 s5 gl sisa 
SE 3325 sala Lagisu cola 99 Atu gaul «SI (oatsll &l yg lo) Sad «SI (al) «SSI maiog eat 


Sumber : Ghoyatul Wushul-Syaikhul Islam Zakaria al-Anshory 
Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/947198765302932/ 
www.fb.com/notes/952167751472700 


4194. MASIHKAH ALGUR'AN MINI DISEBUT MUSKHAF ? 
PERTANYAAN : 


2 Zaydun Gaaimun 
Assalamu'alaykum. Benda yang ada di tangan saya ini (Al gur'an yang sangat kecil) adalah ayat- 
ayat alguran dari surah alfatihah hingga annas, namun tidak bisa dibaca dengan mata telanjang, 
karena huruf nya sangat kecil. Dan dalam tagriraatus Sadidah 173 dijelaskan : 

(296JI ) dala sumo Cl ydsu Jo Ul 3 HS lo 1 Load SI jali 
Yang ingn saya tanyakan : 
Apakah benda ini masih dinamakan mushaf ? Yang tak boleh disentuh dalam keadaan hadats 
kecil serta besar?.. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Benda dalam gambar lazimnya disebut gur'an istambul 
(gur'an dengan ukuran mini) dan tujuannya biasanya bukan untuk dirosah namun untuk tabarruk. 


- Al Bajuri : Ha is 
@il3 SI (dll V935) 


Artinya : Dan perkataan pengarang kitab untuk tujuan dirosah, maksudnya ialah untuk membaca 
Al-Gur'an. 


- Nihayatu Fi Irsyadil Mubtadi'in : 


63 Alas 3 ap 4053 ciSlal) oi Ji sknbill KS salasi IG pala SI WgiKall ASLo0ll 465 55 el 
CSS da3 Saad 4 s3 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 299 ) 


Artinya : Adapun terjemah mushaf yang tertulis di bawah tulisannya, maka tidak dihukumi tafsir, 
akan tetapi bagi mushaf tersebut tetap mendapat hukum keharaman menyentuh dan 
membawanya sebagaimana fatwa Sayyid Ahmad Dahlan. 


- Al-Majmu', Syarh al-Muhadzdzab : 
HSilany gal SY SAN kal Bal as lal 3 LS SI Pl 36 € uls 


Artinya : Dan apabila tafsirnya lebih banyak (dari Al-@uran), seperti yang banyak terjadi, maka 
terdapat beberapa wajah/pandangan, dan wajah yang paling shahih adalah tidak haram karena 
perkara tersebut bukan mushaf. 


- Al Bajuri : 


l3 SS Lo 903 dasi ly 2533 ld335 gl Isa) al Bae 35 al GLS ale US b IS 4 Sal 
Wo yul ll de Gisi3 Jos « Ul yo La 


Artinya : Dan yang dikehendaki dengan mushaf adalah setiap perkara yang terdapat tulisan Al- 
Gur'an dengan tujuan dirosah meskipun hanya sekedar kayu atau papan atau yang lainnya. Dan 
dikecualikan darinya adalah tamimah (azimat), yaitu sesuatu yang terdapat tulisan Al-@ur'an untuk 
tujuan mengambil berkah, dan biasanya dikalungkan di kepala. 


- Nihayatu Al-Muhtaj : ' ane 
dala pas unt AB dus A9 « 0525 DS la 5S lesu Kom H4 SIG . 


Artinya : Dan yang dikehendaki dengan mushaf adalah setiap perkara yang dinamakan mushaf 
menurut urf (pandangan manusia), meskipun hanya sedikit, seperti hizib. Dan tidak dianggap di 
dalamnya tujuan selain dirosah. 


- Al Bajuri : Be Naa mad ena : : 2 
Jabal gl 046 A9 dai) LSI US Ul LI 0 dub 


Artinya : Dan yang dipertimbangkan (dalam penentuan status mushaf dan tidaknya) adalah tujuan 
(dirosah) penulisnya ketika ia menulis untuk dirinya sendiri, dan apabila tidak untuk dirinya sendiri 
maka tergantung tujuan yang menyuruh atau orang yang menyewanya 


- Hasyiyah Panah Al Tholibin : 
2506 V3 Euis oa gl dki IIL3 « lb35 Lo 93 BUSI Ju JAlg dal II A3 93 3 el 


Artinya : Dan yang dipertimbangkan dalam tujuan dirosah dan mengambil berkah adalah tujuan 
ketika menulisnya bukan tujuan setelahnya, dan penulisnya ketika untuk dirinya sendiri atau untuk 
orang lain dengan sukarela, dan apabila tidak maka tergantung tujuan yang menyuruhnya. 
Wallohu a'lam bis showab (NN). 


2 Mas Hamzah 

Jika al gur'an ditulis semuanya walaupun ukurannya kecil maka tidak bisa disebut sebagai jimat 
dan tetap dinamakan mushaf, dan walaupun gosdu penulisan untuk tabaruk atau untuk jimat maka 
gosdunya tidak dianggap, tetap dianggap mushaf. 

- kitab kasyifah : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(300 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


33 lulo53 gl Isl gl Lag) gl Dogac gg dls Ul Wale LS lo JS 383 (Lisunall Luo) :LeidU (5) 
J lo Lelos Yg Lguuo a20 93 Io yul Jl de dig J will « uli yo oi 29 HS) lo sdg dosolll Jt, 
esa ae YES 24 213 ole dua dd Yak dls Si se as 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam, ta'bir berbeda dari kitab Hasyiyah @olyubi 1/151 : 


S9 la « Oil g5 3)3 dual Sud oh 2533 « Ialg BS J9 0533 Ul aa SI (U gd asal) : dg 
all Ras ole Olatal Ob 1 Gula Kitall JB She yg ole Gulat Us kelas V9 Lea 23) YG « 
Asal Aa J3 


2 Ghufron Bkl 
Menyentuh al gur'an mini / istambul yang ditulis untuk tabarruk hukumnya khilaf : 


dya0c 9 suga lisa : 

.dklg 4 LagiKall Sl yo A03 93 WAK 4 SSI 93 lag anna dly,5 lc Libc (LS log): Alai 
Selai Sala dosa GNI je UwAdll 4S 33 Ia as elakag urban sale Latin loss Jos 
lela» Yg lesuo 224 8 4 50 LS Ulil R0 ga dowill mo lou 2,33 « laslg B3 lg pang LL mat 
ala sun @alle3 «Ulil R05 ole calatal ul ? cubasil utdl JB Jo 4 og ale cabai Ul. 

ba ab san 2 ae ata at Ya sel Naa Lawa oasis Kan Ball 
dwSC 9 dll SJ dowoll 


alis sae HS lo SS (Sl ud vas HS log) (132 y0 12 2) - aliall 2 Hd lin Ki 

op santi lp LS B9 983 « dounilS Aula» gl LS lo lol gukoll Bbc dala GC Gosesall sial 
belas X9 Lao Asy NG silau LS adl yag Lulo 1 saull Ubillg yul Dio yul jl olc Gilas Ulil 
Cnpodl LIS Jan sell Ling 095i gl Basi kale Jas ISI YI liang Ulil yo SI Gosall ULS 09 
SN $ m3 dua JSI 1g a33 ol AS dana Jas dil ai nu HI pil : gi yo £ JB I Lesung 
d1 6. doi rw JO Jay NY. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/943257619030380/ 
www.fb.com/notes/954344524588356 


4225. PERBEDAAN FIRMAN ALLAH DAN AL-OUR'AN 
PERTANYAAN : 
2 Yady Ibnu Izam 


Katanya firman allah tidak bersuara dan tidak berlafat bahkan tidak berhuruf, pertanyaannya ? 
kenapa dalam algur'an itu tertulis dengan huruf dan bisa dilafadzkan, tolong dijawab 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaykumussalaam ... bukan yang dimaksud al guran menurut aswaja, lafadz lafadz yang 
diturunkan kepada rosulullah yang kita setiap hari membacanya dan menulisnya, karena 
sesungguhnya ini tidak ada khilaf para ulama bahwa ini adalah baru, makhluk. 


Akan tetapi yang dimaksud al guran menurut aswaja adalah al kalamu nafsi yang godim yang 
ma'nanya serupa dengan lafadz lafadz yang diturunkan kepada rasulullah . 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 301 ) 


vid o3L aa Koo Sobek Jos Soal Ly So20 Uwall AloU £T y6 Magi yg ya. 
lesSI 9 WI SI al 9 le Al Cola S050 rw ade HI jioll BINI dil Jal 3s « Olsib SL sol yaa) 
AISI 1 ld dc « uli sal kail 9 also Tisls Leil 9 pagi IS NG « Ul slowal yo KUE Ul 9 0543 

al 9 Gale WII aluo Jom Jl dc D jioll BNI 058 Kigol gluo olso SU wall susi! 


? Mas Hamzah 
Kalamulloh itu diitlakkan isytirok/bersekutu pada dua hal : 

1. yaitu sifat yang godim dan berdiri dengan dzat-Nya Allah ta'ala, kalamulloh yang ini godim 
bukan makhluk, tidak bersuara dan tidak berhuruf. 

2. lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhamad shollallohu alaihi wasallam dan dinamai 
gur'an, yang ini hadis jika dibaca ada suara dan hurufnya , Allah ta'ala menciptakanya di 
lauhil mahffudz. 

Hanya saja imam ahmad bin hambal melarang orang mengatakan bahwa al guran adalah 
makhlug karena dikhawatirkan salah pemahaman bahwa kalamulloh yang bersifat godim adalah 
makhluk, dan ini bisa menyebabkannya menjadi kafir.oleh sebab itulah beliau menutup pintu 
tersebut. 

Dari perbuatan imam ahmad inilah bisa diambil pelajaran bahwa tidak boleh bagi seseorang 
mengucapkan bahwa al guran adalah makhluk , kepada orang yang pemahamannya pendek dan 
tidak mengetahui rincian kalamulloh yang ada dua tadi, tjuan pelarangan adalah agar pemahaman 
orang tsb tidak menjadi salah dengan mengatakan bahwa kalamulloh yang godim adalah makhluk. 
- kitab durrul farid 33-34 : 


asi ag odles Giliy oil dousill dial! de lbud Unta ole JL AS silau oles 3S Ul plela 
bayu soda: Jssoll ball ade Slug II Sl yo slh 43 Unall9 LI ll9 Sell dil yc 0 sio 
SIS ga emil ama JB ses 5 aa Ge JADI Ian o ball moengelug ala all alan 
lil SS Cols alug calo il old S050 bayu ale Jill Ball 389 SNI suga dil S9 314 adil 
Aa 
sdlei Gila Goill dowoill dell Jl d0g3 Gw 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/944908912198584 
www.fb.com/notes/4225/958286477527494 


4268. HUTANG BACA AL-GUR'AN ? 
PERTANYAAN : 


2 Efendi 

Assalaamualaikum, kepada para ustadz/ustadzah yang kami hormati,, saya mau nanya, ketika 
seseorang mendapat undangan baca guran (kataman) lalu orang tersebut tidak membaca 30 juz 
alias ada 2 juz yang tidak dibaca, apakah orang tersebut dosa dan tetap menjadi tanggunganya ? 
Terima kasih sebelumnya 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam, jika memang dia disewa utk membaca al gur'an sampai khatam maka dia 
wajib mengkhatamkannya, jika tidak sampai khatam maka dia masih punya hutang bacaan yang 
di tinggalkannya dan hanya di wajibkan membaca yang ditinggalkanya saja. Wallohu a'lam bis 
showab (NN). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(302 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- kitab fathul mu'in (1/377) 
pagu lo Liliiiul do jo Yo SJ lo isl,3 an J WLI Lado paliwall isl all yo Ii J Ul aga sisa 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/953817644641044/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965819366774205 


4287. HUKUM MEMBACA AL-OUR'AN SAMBIL TIDURAN 
PERTANYAAN : 


2 Hanima Itis 
Assalamu'alaikum, maaf pak ustad mau tanya, boleh ga sih baca al guran di hp sambil tiduran 
atau sambil nina bobo in anak walau sudah berwudhu...??? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, membaca al guran sambil tiduran hukumnya jawaz/boleh, lihat kitab al 
adzkar (1/ 13) : 


D9 pAils blg 65525 49 HS plug Ale dl lo ASI Jaw, US) 1 JB lis MU 15, dile uc 
vSil blg 25 89 dul)a) : lg $do-akwog Sal 019, (ULJI). 


" Dulu rasululloh shollallohu alaihi wasallam bertelekan dipangkuanku sedangkan aku dalam 
keadaan haid kemudian beliau membaca alguran "dalam satu riwayat : " dan kepala beliau berada 
di pangkuanku sedangkan aku dim keadaan haid". HR. Bukhory dan Muslim dari Aisyah 
rodhiyallohu anha. 

- Syarah nawawi 'ala muslim : 


bel lgs A8 (Oli Li GAS blg 5535 4d 2S - akug Ado Al Kaluo - Al Jgway US) : Lela 
Jel ala dalil 2590 9 AI wc « USiog lesluso « ol. 


Dawuhnya aisyah : " dulu rasululloh shollallohu alaihi wasallam bertelekan dipangkuanku 
sedangkan aku dalam keadaan haid kemudian beliau membaca alguran "dalam hadis terdapat 
dalil bolehnya membaca al guran sambil tiduran dan bertelekan pada orang haid dan dekat 
tempat najis. Wallohu a'lam bis showab (NN). 


- kitab Aunul ma'bud : 


sko Al Jguo US SB dasile ye dio Uc wan NS Ly) x0I0 LC Uliw lia MS 4 Ino Lir 
vAilS blg 139 S 55 99 dal) gu plg lc all 

isl 3 slaa 43 : Sgsill JB (LAS blg 149) dgl s8 29209 ll U9Sw9 dngoll Ritu (S55 40) 
a09 S)ull as 519 : Aa ae. dwloill 21590 Y 59 wal ac USipg lenbuso « all 
db usg silwlla . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/959414627414679/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969788109710664 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 303 ) 


4354. HUKUM MEMBACA SURAT ALFATIKHAH DI AKHIR 
MAJLIS 
PERTANYAAN : 


Assalammualaikum.wr. wb. Dapat titipan nih. Kulo bade tangled....adakah keterangan dari kitab 
atau lainnya yang menyatakan bahwa surat al-fatihah itu dibaca setelah membaca surat atau al- 
guran.. bukankah al-fatihah itu artinya pembukaan tetapi kasus yang saya temukan ini al-fatihah 
di baca sebagai penutupan. Mohon penjelasannya.. matur nuwun :-) | Fadjhar Bhaee |. 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam warohmatulloh wabarokatuh. Mungkin maksudnya ketika ada perkumpulan, 
atau ada musyawarah setelah selesai kemudian membaca " alfaatekhah..". kayak disikusi PIS- 
KTB disini setelah ada yang menjawab dengan jelas dan dikomentari "bungkus " kemudian ada 
yang bilang " al-faatekhah.. ". 

Hal itu adalah boleh, bahkan dianggap baik secara syar'i sebagaimana keterangan dalam kitab 
nihayatul mufid disebutkan : Masalah syin : telah berlaku kebiasaan umum muslimin di semua 
tempat yaitu mentartibkan baca surat al fatekhah dan membacanya setelah berdoa dalam akhir 
majlis - sampai perkataan mushonnef -maka ini adalah hal yang dianggap baik secara sayr'ie 
walaupun tidak terdapat asalnya dari kitab dan sunnah. Wallohu a'lam. 

Referensi : 

- kitab nihayatul mufid halaman 17-19 : 


ag Lgiel 89 dSilll Hi yi UIN Ruoan Koko! dole dole V3 $ Ya Ulu ALIV 10 Metal dulgi 
" dim9 DUS yo Jl Id Ula Lea dini 09 - JB Ul all - mila alis 8 UlgSalI 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Anake Garwane Pake 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/982649891757819 
www.fb.com/notes/985006228188852 


4358. HUKUM MENULIS ALOUR'AN DAN ALHADITS 
DENGAN KAKI 
PERTANYAAN : 


Assalaamu alaikum wr.wb. Bagaimana hukumnya menulis al guran atau hadits tidak 
menggunakan tangan tapi menggunakan kaki : 

a. bagi orang yang mempunyai kedua tangan sempurna. 

b. bagi orang yang tidak mempunyai kedua tangan. Jangan lupa, mohon jawaban disertai 
referensi... 

NB : Lihat contoh seorang Guru difabel menulis arab di papan tulis (kemungkinan menuliskan teks 
alguran / hadits) dengan kakinya : 
www.fb.com/photo.php?fbid-10204038890760583&set-p.10204038890760583&type-1 

| Santriwati Dumay |. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(304 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dianggap meremehkan kepada mushaf al-Gur'an 
dipandang dari berbagai sudut pandang, diantaranya seperti meletakkannya di tempat yang 
menjijikan atau menjalarkan kaki di depannya, selain itu juga memandang kondisi fisik seseorang. 
Artinya bagi seseorang yang kehilangan tangan kanannya tidak dianggap meremehkan al-@ur'an 
ketika menulisnya dengan tangan kiri, demikian juga orang yang kehilangan kedua tangannya 
tidak dianggap meremehkan al-Gur'an ketika menulisnya dengan kaki. Namun jika seseorang 
tidak cacat fisik menulisnya dengan tangan kiri atau kaki, maka hal ini tergolong tindakan yang 
meremehkan al-@ur'an. Jadi hukumnya Tidak haram, jika tidak memilki tangan atau memliki 
tangan tetapi tidak mampu menulis dengan tangannya. Sebab tidak dianggap izra' (menghinakan). 


Jadi kesimpulannya boleh menulis Al-guran dan Al-hadits dengan kaki asal dia memang betul- 
betul tidak mampu atau udzur menulis dengan tangan. Dan tidak boleh menulis Al-gur'an dan Al- 
hadits dengan kaki kalau masih mampu menggunakan tangan 


Referensi : 
- Khasyiyah Albujairomiy 'alal Khotib 4/240 : 


TE po La abal Ic oya dls 

Jai los die Ulgndlg Lagu Bilal Ary LK Ul day Y WII As 3 Ulil UK) yasi ye Jijull 2393 
Al ole saia ul el NI ON sebuah am Y OX 53 lo dlallg el ade ayu Y Ul Sat itu die 
sll Is JI 30 do 5 yo do JI 59 agus Ol diiuul log SAS yua ISd9 ed 4S adl Lis Jing AlolSII 
utas Jlasi R0 ola Ul LS Ol lag doll Jati Ul La doll Jill a39 2 lay Sgp 0 Linu 
Is ls dl ok HS Ju Sal u JB As. 


- Nihayatul Mukhtaj : 


Laga il di LK Gl diy Y 33) ag Ol UK yok 4 Jl 253 Iivelalsoll Alai. 
GI seb dg NY 253 Lo Alia lb ale 235 Y db Sp3ull Ukya dis OlsI LS de UlSlls 


ASI gd Feat dl Sial Lag selKS ad ISA3 lb 28 ll KIE ita All OSN ole at gl INI 
UB 3 ld @e5AIL Isis Ol US do Jill 4 5h3 633 Lay 39358 dikknall adl JSI X6 d053 Up 
ly dB X9 eaoidl Jlasi 20 ola OI 


- Khasyiyah Ibnu @osim : 


6S dis Ulgall9 Lagu Bilal Ary HS Ul AiSoy N MISI Alay Ulil LI Yasa uc Jljudl 239 (54) 
ade sat gl el UN sela YON sasa Ubdig eh ale xv Yul Sg Usut 4 Ulsl 


wal biss ya Isa9 Hd 4£ dll Lis Jeng WolSII JI 
- Khasyiyah Jamal : 


(59 0/21 2) - Jasll ala 

Sae Ul lag golal dis di) Ul Say N gl ay yA UK) akh 56 Jitu 253 (HB) 
ole saia Ol IAI SN salah So YON S3 GMS sb ale 14 al Sgill WA 4 OLI 
JSI K0 A53 Yo dosa 93 Apa ll Silau Log SKS gaul 83 « lb 1g ol) Gis Jang all JII 
Jalar 20 pola UI UE gl ld Ao 5AIL Jis Ol Ud As 5LIL Jill 3h3 3365 lay 39352 Asasi) 
4 JB Y3 soul . 


- Tuhfatul Mukhtaj fii Syarkhil Minhaj : 
aleioll ay 9d lima da2 - dolull dc gwgall 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 305 ) 


lagu Bila Wp LK) Ul ASoy U MISI Asy UI LK) ras ye Jljull 239 ) SB 
(Faidah) ada pertanya,an tentang seseorang yang menulhs algur,an dengan kakinya lantaran ia 
tidak bisa menulis dengan tanganya sebab ada penyakit/ penghalang apakah hukumnya? 


MAGAI Reg UR sasa JI US die K3 Udi Sig Kb 4 UBI KS die Usil 


Jawabnya ialah sebagaimana yang telah di jwab oleh guru kami ya,ni imam tsaubari adalah tidak 
haram jika memang keada,anya seperti demikian, dan hal itu juga tdk trmsuk menghina mushaf. 


HL ss sal Ig H 22 dl Li Jatag del JB ade ba Ul sin SU UU 


Karena bisa dikategorikan menghina jika bisa menulis dengan tangan bisa malah menggunakan 
kaki Iharam / dosa| 


MUJAWWIB : Abdurrofik @odir, Opick Syahreza, Ghufron Bkl, Kang Rholiez, Jojo Finger- 
looser ItmyLife 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/980667581956050/ 
www.fb.com/notes/985134441509364 


4452. KEUTAMAAN MEMBACA AL-OUR'AN DAN CIRI-CIRI 
KAUM KHAWARIJ 
PERTANYAAN : 


2 Youdi 

Romadhon dianjurkan memperbanyak bacaan guran. Afwan saya mau tanya "kenapa ada orang 
yang banyak membaca al-guran tapi tidak melewati tenggorokannya dan bahkan al-guran 
melaknat orang tersebut meskipun ia hatam berkali-kali? lalu bagaimana cara nya agar kita tidak 
termasuk dalam golongan yang telah digambarkan Nabi saw dalam hadist beliau tentang orang 
yang membaca al-gur'an tapi tidak melewati tenggorokannya...? terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid karya Al-Hafizh Nuruddin Ali bin Abu Bakar bin 
Sulaiman Al-Haitsami Al-Mishri pentahgi Muhammad Abdul Gadir Ahmad “Atho penerbit Darr Al- 
Kutub Al-Ilmiah Beirut Libanon cetakan pertama 2001/1422 H juz 6 hal. 241-242 sbb: 


10400 — bl Jaa L Jb plus 9 Gale dl oo sll dl ala Gamal Kp Ul Ul SSI dig yul ye 
abs Lp "ala 9 Ale lil la sol Jl JS yana dingll pas RAS Jas) ISI ISS9 ISS slgy wal”. 
336. .w 


JB al 9 Ale UU lo AI Iga Hd 25 Ali lo, JUNI li ale ol, add gol ll ma : JB 
bdk R33 gala SI JI ade old jos Ud.” ABU Ud”: Jl al 9 Ul dll alun ll 
Bd dy ab ade Ud.” dab Udi ade L” 1 JB. Abal jl cd, Lesi salon dl yul ll Jom, 
uli 935 Ulsolg Id Ul” 1 aku 9 ale Al ac wi J3 : JB. 05 dil dil Jowo b : J3 dc 
B9 Hd pg! d9 SES VI y90& Y Ai doll yo gali H1 LS KAI K0 US .01 Aga jalu N 

ubi dls.9 Sosl ola)" dal wis d Holi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(306 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


10400- Dari Abu Said Al-Khudzri, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiy datang kepada Nabi 
Shallallahu “alaihi wa sallam dan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dilembah itu dan itu, 
maka seketika ada seorang lelaki sedang dalam keadaan khusyu' shalat.” Maka bersabdalah Nabi 
Shallallahu “alaihi wa sallam kepadanya, “Pergilah dan bunuhlah dia.” Berkata (Abu Sa'id Al- 
Khudzri), maka pergilah Abu Bakar dan ketika dia melihnya dalam keadaan itu (sedang shalat) 
maka Abu Bakar enggan membunuhnya dan kembali kepada Rasulullah Shallallahu “alaihi wa 
sallam. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Umar bin Khathab, “Pergilah 
dan bunuhlah dia.” Maka pergilah Umar bin Khathab, ketika dia melihnya dalam keadaan seperti 
itu (sedang shalat) sebagaimana yang dilihatnya oleh Abu Bakar maka dia kembali dan berkata, 
“Ya Rasulullah, aku melihatnya dia sedang khusyu' shalat, maka aku enggan membunuhnya. Nabi 
bersabda, “Hai Ali, pergi dan bunuhlah dia.” Maka pergilah Ali dan tidak melihatnya kemudian Ali 
pulang dan berkata, Wahai Rasulullah aku tidak melihatnya." Berkata (Abu Sa'id Al-Khudzri) maka 
Nabi Shallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya ini (orang) dan teman-temannya 
mereka membaca Al-Guran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari 
agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya kemudian mereka tidak akan 
kembali didalamnya sehingga anak busur bisa kembali ketempatnya, maka BUNUHLAH 
(PERANGILAH) MEREKA, mereka adalah SEJELEK-JELEK CIPTAAN (manusia).” (HR. Ahmad 
dan rijalnya kuat) (Majma' Az-Zawaid juz 6 hal. 241) 


Adaa Jas sasa daa ae alat All da3 id le dsy 2 UE abal ss 
212 Dll Jia 88 ay Jang Jowo nun ol ae Kiba) ye bay 2) biola le dala 
adera ga dl Jsan3 lng7 555 ago Ibas al desa gala all al alba aa Jen 
AU oto gai Al Jual lol Jnll IIS gd All Iga & : Ulat As A Jis Ula 9d 32 al 

ol 22 nadi SJ” 5 JB Vito pl 3 ale dil calo AU Isu» Ol) la duti JB yo ss lol3 palu 3 le 

5 coll "1 ala 3 le dll oo dil Jay J JB vubaall ale C3 lab." Ulludul yo dat UC 
PN NN 
Saling Id ol agiy AU” 1 alus 9 Ale Al olao Ul Iga J3 lou pi anS LL pi ala 4 Uas". 
387 0. diah thn Gama JB." Sesal CBN" Talas 9 Ale dll ko Gil Jaa» JS So sal al 


p293 Hmall A19 . Ul: Jas Jd." Sabit IS coll ass AG "1 al 9 Ale All ola dl Jawa, JW 
drg bl Jgaao W 1 J6" S Isl ala" 3 sal ala 9 ale Al alun Al Iga, JB . 255 alan 
dil gua JB UI le JB” Alit Is ll gi AS las 9 Ale dl cola Al Iga Jl dg alaou 

la 3 de lo dl Jaa JO 221 dd le v2. "Sol ol dos" ala gula all Lo: 
adalh ag ale all ala dil gas Jl » AMI 0 dls cal old 2 JB.” 5 Jali all 
ol ubil sil 99 Lilis! lo— abB gl — aib 9)": al 9 ale Al gluo dl Iga, JB." gol R3 


SS sana wan ale sana dio! susu — do il 09 £ ols S3 pasa g Sal ade 19883 Jul yul 
dolasdl” 1 JB Sal el yo all aw V1 WS." Bxsl9 53 NI WI" 


Kill 20 Silyol R0 : JBS delond ali B5as Ul L 1 ya d3 1 BJ 3 JB 
al JB, Jb) ditag oa Hii W9  9goI da5 MJ Sy yag . ads gl olo, 
Jasa sulg B3 ul Cd Ab 0 89 


10401- Dari Anas berkata : Ada seorang lelaki pada zaman Rasulullah berperang bersama 
Rasulullah dan apabila kembali (dari peperangan) segera turun dari kenderaannya dan berjalan 
menuju masjid nabi melakukan shalat dalam waktu yang lama sehingga kami semua terpesona 
dengan shalatnya sebab kami merasa shalatnya tersebut melebihi shalat kami, dan dalam riwayat 
lain disebutkan kami para sahabat merasa ta'ajub dengan ibadahnya dan kesungguhannya dalam 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 307 ) 


ibadah, maka kami ceritakan dan sebutkan namanya kepada Rasulullah, tetapi rasulullah tidak 
mengetahuinya, dan kami sifatkan dengan sifat-sifatnya, Rasulullah juga tidak mengetahuinya, 
dan tatkala kami sednag menceritakannya lelaki itu muncul dan kami berkata kepada Rasulullah: 
Inilah orangnya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya kamu menceritakan 
kepadaku seseorang yang diwajahnya ada tanduk syetan. Maka datanglah orang tadi berdiri di 
hadapan sahabat tanpa memberi salam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut : ” 
Aku bertanya kepadamu, apakah engkau merasa bahwa tidak ada orang yang lebih baik 
daripadamu sewaktu engkau berada dalam suatu majlis. ” Orang itu menjawab: Benar”. Kemudian 
dia segera masuk ke dalam masjid dan melakukan shalat dan dalam riwayat kemudian dia menuju 
tepi masjid melakukan shalat, maka berkata Rasulullah: "Siapakah yang akan dapat membunuh 
orang tersebut ? ”. 


Abu Bakar segera berdiri menuju kepada orang tersebut, dan tak lama kembali. Rasul bertanya : 
Sudahkah engkau bunuh orang tersebut? Abu Bakar menjawab : "Saya tidak dapat membunuhnya 
sebab dia sedang bersujud ”. Rasul bertanya lagi : "Siapakah yang akan membunuhnya lagi? ”. 
Umar bin Khattab berdiri menuju orang tersebut dan tak lama kembali lagi. Rasul berkata: 
"Sudahkah engkau membunuhnya ? Umar menjawab: "Bagaimana mungkin saya membunuhnya 
sedangkan dia sedang sujud”. Rasul berkata lagi : Siapa yang dapat membunuhnya ?”. Ali segera 
berdiri menuju ke tempat orang tersebut, tetapi orang terebut sudah tidak ada ditempat shalatnya, 
dan dia kembali ke tempat nabi. Rasul bertanya: Sudahkah engkau membunuhnya ? Ali 
menjawab: "Saya tidak menjumpainya di tempat shalat dan tidak tahu dimana dia berada. ” 
Rasulullah saw melanjutkan: "Sesungungguhnya ini adalah tanduk pertama yang keluar dari 
umatku, seandainya engkau membunuhnya, maka tidaklah umatku akan berpecah. 
Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 72 
kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok ”. Sahabat bertanya : ” Wahai nabi 
Allah, kelompk manakah yang satu itu? Rasulullah menjawab : "Al Jama'ah”. (Majma' Az-Zawaid 
juz 6 hal. 242). 

(Sumber :  http://www.sarkub.com/2013/ucapan-kh-said-agil-dipelintir-oleh-arrahmah-dan-voa- 
islam/?print-print) 


Selengkapnya dalam kitab Fathul Baari : 


dis ll ya N « uls Wu aolaSJI Jl8 S5 yo LL 

6534 owl Lay JB das yul yS daku yul yS Sol US Jogo LouSI alid Lia San0 Ly AVI Mc Lir 
Jasa y09 elag J8 Al Jguwy L Jae J8 onoill d m0gSII S3 Ly WI SS cl puuty plug le All ac 
Ciu R0 Wiko Sam Jibu Ulu d Ul ass JB atic UMS us Ulas Ly yac Jl Jsel J Isl 
SB olbia Ai sesi MB gg NO 05 H3 lin Guo JI 0 meal Hoy00 LS mall yo 19301 Joluo R0 dolwog 
Gas SB sega AB 259p NG ASI G3 Oli Ai sesuia A 9g NG AB) 33 lau Ai sesu MI Hy NG Ali 
KP Ole ISU oohxi dmuAull Jio JB gl al yall LS3 Jilo anai JB gl aa Sab! Jap Agil ala all 
295 dan big aglid Wc « ul Sedalg alug Gulo Al akad yui yo Lasaw Agil dagu gal JB el yo B3 
Er 39 ala 40 aging M9 Cl 333 JB akwg Ule Ail alan sll disi SI Usil de J JL 


Gus yag (Ai lil Ja la lk olga Jb el yo ) : ds (30 tua JI 585 ala 
JB dis UOB Jul: Jas J3. Joel" - plug Ale AU lo - will JB SSI S3 98 Musa ul : 
Jobs asal Bab an Ans lebat gal as 

le gala ybs: any sess'olisan lag lead La ea ya "3 Ja aral 02 alat Wi 
Isl il 3Sodiall Rawy ol ol Y : Jl Sate Unss NI ! aluol Jl "ad3 Cyaall S3" Jlbll lb 
sub". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(308 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alan : Jb3 « Gikiall Isa 38 Jay biss Jos J3 "A39 dagu yul Uyds yah Jala Cuda yo alwolg 

dip 93501 DM alis jalu N « ubi uge sb ulbuolg Ia « ul sulaoi Jisl ul yel Cam gl al 

dil sal yo - alag le Al lan - said 3 udi CS lil dr HI R0 ale Luo H3 ll dil II 
DSN Lu dah dip - alwg le Al alan - will Amma SI GS « lai dim basil S3 93 dls USg 
cal lgil dis pagi ul @al9 5 93 XD dam yul CS 3 all dodllg leio sls 0 JS bsa US9 Jb 

S9 ulin lag3 « umsil Asoy 4 53 U85 Lg pgwtoll OS9 Bumi Tim H3 Id USG wol Jl ado Ly san 
Sit awas dg € sn0w0idl 2 mawas 95 Gl duga ul Cud WI a23 « diWll il lagio JS 98 Gil cg 

osotl sil bls $ move IS olow yo d99 « pula Cura GS. 


Dan seterusnya ... 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-12696&idto-12699&bk no-52&1D-3825 


Link terkait : 
Keutamaan Membaca Al-Gur'an 
https://web.facebook.com/PISS.KTB/posts/704423169611099 


2gp sal UU ge 3 "Jas akug aule lil sluo dil gua) Gsow JB die dll 115 doll yul ye 
((akuo ol9 ))) "ubuoi luas dok, 


Diriwayatkan dari Abi Umamah Ra, dia katakan bahwa aku telah mendengar Rosulullah Saw 
bersabda: Bacalah Al-@uran, sesungguhnya dia akan datang dihari kiyamat sebagai syafa'at 
orang yang membacanya. (HR. Imam Muslim) 


dalil 9g cha" "Jas alug ala Ali Lao dil Iga y Crow :JB dis Al 3) Ulenw Ly ulgill yE3 
ol9))) "lag lo US Ulelss ULac Jlg d0 8) gw Aoi Lia 99 4 yslag 2S wil dalg Ula 
aluo)). 


Diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam'an RA,- dia katakan bahwa aku mendengar Rosulullah 
Saw,- bersabda: Al-Guran kelak dihari kiyamat akan datang dan Ahlul guran, yakni orang 
mengamalkan kandungan Al-@uran ketika masih didunia, yang didahului Surah Al-Bagarah dan 
Ali Imran yang menjadi hujjah bagi orang yang membacanya. (HR. Muslim) 


ul ai 30 SS" 1 alug Ale AI Kado AU Iga, JB :JB ic AU 915) Ulis y Ulsic 163 
((s5lsall olg5)) "dala. 


Diriwayatkan dari Utsman bin Affan Ra,- dia katakan, bahwa Rosulullah Saw,- telah bersabda: 
Sebaik-baik seseorang dari kalian adalah orang yang belajar Al-@uran, kemudian 
mengajarkannya. (HR. Bukhari) 


204 sal gdg Ulil Vig SAI" 1 akg le Ali Loluo Al Iga, JB 1 lis Al s5, Atsile ca 
(ade Saio)) "ulat ad ala le 999 Ad giatug Ul La S9 0d ASI Bill, 


Diriwayatkan dari Aisyah Ra,- dia katakan bahwa Rosulullah Saw,- telah bersabda, Orang yang 
membaca Al-Guran dan dia mahir dalam pelafalannya, maka dia bersama para Malaikat (Kiramim 
barrah) utusan Alloh yang mulia dan sangat patuh, sedangkan seseorang yang membaca Al- 
Gur'an dan dia tidak mahir dalam pelafalannya maka dia mendapatkan dua pahala. (HR. Mutafag 
'alaih| 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 309 ) 


Oli Li SU soal Jis" : alay ale Al Lala All Jaa, JB 201 Al 1915) SRI a90 yul 523 
os Way Y Ball Jia Ulil Lip N (SAI yogall Jing ceub lenabog cab lesu) 1d SINI Jin 
Ula Dis SAI Siliall Jiog «s0 lgoslo9 ado Lgu) #dilbu Jl Ito mall Lu SSI dalil dio calo 

(le Hain) "52 lens 0, A yul #alhinll Jia. 


Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ary Ra,- dia katakan bahwa Rosulullah Saw,- telah bersabda: 
Perumpaman seorang mukmin yang membaca Al-@uran bagaikan buah jeruk Utrujah, aroma-nya 
harum dan rasanya sedap, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Guran 
bagaikan buah kurma, tidak memiliki aroma dan rasanya manis, perumpamaan seorang munafik 
yang membaca Al-Guran bagaikan buah Rihanah, yaitu buah yang aromanya harum sedang 
rasa-nya pahit kemudian perumpamaan orang Munafik yang tidak membaca Al-@uran bagaikan 
rumput Handzalah, yaitu rumput yang tidak ada baunya sedangkan rasa-nya pahit. (HR. 
Mutafagun 'aih| 


sal JSI gg 2g il "3 JB kug ale dil ado gal ul Hai dll gua) UlbSI Ly ac yS3 
((alwo 0195) "url 4 gusug. 


Diriwayatkan dari Umar bin Khattab Ra,- bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah 
bersabda, Sesungguhnya Alloh Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum sebab adanya Al- 
@u'an ini, dan merendahkan derajat kaum yang lain-nya sebab adanya Al-@ur'an. (HR. Muslim| 


995- all abil J5 Suaiil 99 Ya X "5 JB akag le Al Kao gll yg :lagis All 15) Jas cal S3 
(ade Siti) "leill eblg Jall ebi ditiy 969 “Ao UI obi J3 sole cblg Jill cll 4 aga 963 coli. 
(1). 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra,- dari Nabi Saw,- bahwa beliau telah bersabda, Tidak dihalalkan 
hasud kecuali pada dua orang, kepada seseorang yang diberikan oleh Alloh Ta'ala kepandaian 
membaca Al-Guran, dan dia terus membacanya pada pertengahan malam dan siang hari, dan 
kepada seseorang yang diberikan oleh Alloh Ta'ala harta, dan dia meng-infag-kan harta-nya baik 
pada malam hari atau siang hari. (HR Mutafagun 'alaih| 


ditid Unilaty Lo9y 20 ya Or «AI 8g Lio Jas US 1JB logis Al yu5) le well yg 
ab "5 Jlad cl ad SS 4 allag Aula Al lan all Gl ml lal pie diy A3 Jeng «gini Tales Ula 
(ale Sato) "Ubaya . 


Diriwayatkan dari Barra' bin “Azib Ra,- dia katakan, bahwa ada seseorang yang membaca Surah 
Al-Kahfi dan dia mempunyai seekor kuda dan diikat dengan dua utas tali kekang, kemudian 
datang segumpalan awan hingga menutupi-nya, sehingga membuat kuda tersebut lari dari-nya. 
Ketika menjelang pagi orang tersebut sowan mendatangi Nabi Saw,- kemudia menceritrakan 
kejadian yang dialaminya, kemudian Nabi Saw,- bersabda, Itu adalah Sakinah (ketenangan), yang 
turun karena adanya bacaan Al-Guran. (HR. Mutafagun 'alaih| 


ab all ti yo Boa 3 yo" 1 ala Male All Lao All Iga, JB 1 JB di dll yL2) dog ul UCI 
Sao yill og) "BS a09 IS KXG 3 MI J9 3 Jl Jail N Ldliol piaso diundlg Mia 
USD us Cas 1 JGg)). 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Ra,- dia katakan bahwa Rosulullah Saw,- telah bersabda: 
Barangsiapa membaca satu huruf dari Al-Guran kitabullah, maka bagi-nya satu kebaikan, 
sedangkan satu kebaikan dibalas oleh Alloh Ta'ala dengan sepuluh kebaikan, tidak dikatakan Alif 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lam Mim satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu hurf. (H.R At- 
Tirmidzi, dan beliau katakan bahwa hadits ini Shahih| 


yo sada Oya ad Uma SAI Ul" Halu Ul AU oluo WI Iga» JB : JB logic Ul yu) yul ul 23 
((gex2 ym Cas 1JB3 Sio jl 095) "Lal KS Ul, 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra,- dia katakan bahwa Rosulullah Saw,- telah bersabda: 
Sesungguh-nya rumah yang didalam-nya tidak pernah dibacakan Al-Aur'an bagaikan rumah yang 
sunyi tak berpenghuni. (HR. At-Tirmidzi, beliau katakan bahwa hadits ini Hasan dan Shahih) 


2SS0oillg yglb gal ol95)) "lagu dal sal dio ella UI kuali 9d Jiya WS AS Jing ala Dl tuli 
AD ym Cyao :JG9)) 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin “Ash Ra,- dari Nabi Saw,- bahwa beliau telah bersabda: 
Sungguh, dikatakan kepada orang yang yang gemar membaca Al-@ur'an (ketika diakhirat kelak), 
“Bacalah dan menjadi tinggilah derajatmu serta bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau 
membaca-nya dengan tartil ketika didunia, sebab tempat kedudukan-mu adalah akhir ayat yang 
engkau baca”. (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa hadits ini Hasan). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/groups/piss.ktb/1004300282926113 
www.fb.com/notes/1033479430008198 


4461. HUKUM MEMBACA AL-OUR'AN DENGAN LANGGAM 
JAWA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Syarif Hidayat 

Yang ini saya masih butuh penjelasan. Ada yang tahu ? Jawabannya harus bisa 
dipertanggungjawabkan lho ya. Kalau yang nggak tahu dilarang komen dengan komen yang 
nggak jelas serta main-main! Baca Al-Gur'an dengan cara yang benar (dengan cara orang arab), 
bukan dengan cara yang aneh seperti membacanya dengan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu 
atau dengan sinden wayang dll, dan berhati-hatilah bagi orang yang melakukan hal tersebut dan 
untuk orang yang mengagumi hal tersebut, karena Nabi Muhammad SAW bersabda : 


Alai Sasa sept ML Judllg JUSII Jal ugal9 Sblg eeslawolg LSI gak Ubi Ige sl :JB 
pilu aga, WNI 939 pesgl3 digito cad ali» jalu Y 2ullg clmll BJ UL HL ugga ur. 


"Bacalah Al @uran dengan lagu dan suara orang arab. Jauhilah lagu/irama Ahli Kitab dan orang 
orang fasig. Nanti akan ada orang datang setelahku membaca Al @uran seperti menyanyi dan 
melenguh, tidak melampau tenggorokan mereka. Hati mereka tertimpa fitnah, juga hati orang yang 
mengaguminya". Mohon penjelasannya dari poro kyai... 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Hemat saya, selama tidak merubah makhroj huruf dan tetap menjaga hukum hukum dalam 
bacaan yang telah disepakaiti oleh ahli lugah, ahli giro'ah dan ahli tafsir, maka Boleh. Namun 
karena masih menjadi perselisihan para ulama masa kini tentang kebolehan membaca al-gur'an 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 311 ) 


dengan langgam jawa seperti pada kasus yang diributkan baru-baru ini, maka untuk keluar dari 
khilaf dan mengambil pendapat yang lebih berhati-hati sebaiknya meninggalkan langgam demikian 
dalam membaca al-Gur'an. Berikut kutipan beberapa fatwa atas masalah tersebut : 


1. Fatwa Al-Habib Zein bin Smith Hafidzahullah dari Madinah 


Fenomena Baca Al-guran dengan Langgam jawa yang rame di bincangkan di negeri Kita 
indonesia, menarik perhatian dari salah satu Alumni penuntut ilmu di Kota Madinah, di Al-allamah, 
Al-fagih, Al-murabbi, Ad-da'i Ilallah, Al-habib, Zein bin smith Hafidzahullah. sehingga beliau 
memutuskan untuk menjumpai dan bertanya langsung kepada beliau. 


Namun Sebelum Beliau menemui Al-habib Zein bin smith Hafidzahullah, terlebih dahulu beliau 
menemui dan meminta pandangan dari Murid senior dan Murid kesayangan Al-habib Zein bin 
Ibrahim bin smith, Yaitu Al-habib Abdullah Ba'abud. 


Begini kronologi nya. Waktu di Rubat saya hadir maulid malam jumat dengan Habib Abdullah 
ba'bud dan saya bertanya juga mengenai baca Al-guran dengan Lagu jawa itu. Beliau menjawab : 
(ini sebelum saya bertemu habib zein) beliau menjawab didepan saya dan ust irbab. 


J8 18 Ualgiid yuli 1959 LI s3 sala Adi Jin Hull Ai Geli elal 3 sIgadl Ul Lis SI 
Sean BAN es ee ls aa wes Ja 43232 sal Naas sea Irena 
' us S) 539 UII Las Juni 

ag Logo kW mac cl JBS Asa AJI mau LIL Yo Id US Jd : Sau WS. 


Jika Kita buka pintu kebolehan dalam menunaikan bacaan dengan lagu-lagu daerah seperti 
langgam jawa, maka kita telah membuka celah bagi Manusia sehingga mereka menganggap 
enteng dalam bacaan Al-guran. Sehingga Al-guran tak ada makna nya. padahal lagu-lagu yang 
Masyhur di dunia di pelajari seperti lagu Shoba dan lagu Hijaz. 


Jika Al-guran di baca dengan lagu-lagu ini (Shoba atau hijaz) mampu membuat Hati bergetar, dan 
Membuat Air mata mengalir, 

Aku bertanya wahai Tuan ku, adakah lagu-lagu (langgam jawa) itu bagian dari mencegah jalan 
yang bisa mengakibatkan kerusakan? 

Habib Abdullah Ba'bud menjawab ” Iya”. kemudian Saat menjumpai Al-habib Zein Hafidzahullah 
Saat saya bertanya ada tiga orang thalabah yaitu , sopir, terus dua Orang thalabah yang biasa 
mengawal beliau. 


del dll Klg dy 9g! dg Gol JUS 50 0059 Hd xA5 Go 9005 dala WAS 8 Sau Li 
dal ai dc Ulil. 

isl)3 99 Josiwi WSI adl 00 . Jeli pd el Sic Alngiwo C9 Ai jimog Do ggiuo 42 aeiXl odd 
Sel 93 SS led small Cuglall muali 


Je3 : WNI J8 mis Kao 1 Ula 

Neni else el dal die Abatasa sae Isl 
Ba en alesan sal. 

As Uli san Ig Gamal sibille Sslll ola cap sesali yel sll io ae Ya cl se KI la 
beli YL SNI Luty Jb3. Hnimo SSILo R9 IG . Sila 

Santa ag An Mal oa aa dl Gl ng al JA 


Tuanku Yang Mulia, telah diadakan acara kenegaraan, di Hadiri Oleh para pejabat senior negara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(312 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


republik (Indonesia). Acara di buka dengan membaca Al-guran dengan langgam jawa. Lagu-lagu 
ini tidak Masyhur, tidak di kenal, serta tidak di pakai oleh Para Gari' Dunia. Langgam-langgam Ini 
Kebanyakan nya di tembangkan dengan lagu-lagu (oleh para sinden jawa) dan oleh para Ahli 
cerita (pak Dalang) 


Jawab : 


Al-habib Hafidzahullah, Tersenyum sebelum menjawab : Jika Lagu-lagu itu dipakai Oleh para 
penyanyi orang-orang Fasik, dan di Rasa mengurangi makna-makna yang ada di dalam Al-guran 
atau merendahkan Al-guran maka Hukum nya Haram. Karena Kaum Muslimin Harus 
menghormati Al-gur'an, baik itu dari sisi Baca'an nya, Tilawah nya serta Lagu nya. 


Adapun jika tidak demikian, maksud nya Tidak merubah makna-makna Al-guran yang telah di 
sepakati Oleh Para ahli Lughoh dan Ahli Tafsir yang Muktabarah, dan tidak di rasa merendahkan, 
Maka itu Boleh. Keluar dari khilaf adalah Mustahab, Tharigah Kami adalah mengambil pendapat 
Yang lebih berhati-hati. 


Sumber : Fatwa Habib Zain Bin Smith Madinah : Al @uran Langgam Jawa 
http://www.nugarislurus.com/2015/05/fatwa-habib-zain-bin-smith-madinah-al-guran-langgam-jawa- 
haram.html 


2. Fatwa Buya Yahya dari Cirebon Indonesia 


Al-Gur'an itu Kalamullah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yan dengan lisan Arabi. 
Lisannya adalah lisan Arabi, tidak boleh di-jerman-jermankan, jawa-jawakan, spanyol-spanyolkan, 
karena lisan adalah lisan Arabi. 


Bagaimana makna lisan Arabi? sesuai dengan aturan didalam BAHASA ARAB yang selama ini 
dikenal dengan ILMU TAJWID dan ilmu @IRA'AH. Jadi tentang memberikan HAK-HAK 
HUFURNY, makharijul hurufnya, tentang mudud madnya, tasydid dan semuanya itu ada aturan, 
itu semua lisan Arabi. 


Maka semua bacaan yang bertentangan dengan TAJWID dan lainnya adalah tidak diperkenankan. 


MISALNYA, Al-Gur'an "@ul Huwallahu Ahad". Kalau kita baca (baca biasa) "ul Huwallahu Ahad 
(pakai Mad), Allahush Shamad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakun Lahu Kufuwa Ahad". 
Lagu mana ini tadi ? lagu siapa? diarab juga tidak begini, dijerman juga tidak begitu, tetapi 
TERPENUHI HAK-HAKNYA itulah lisan Arabi. 


Kalau Al-Gur'an DIIKUTKAN lagu, dan lagu itu ada panjangnya sendiri. Apakah dandang kulo, ini 
kan sudah punya lagu, lah kok al-@ur'a disesuaikan (dengan lagu), inilah yang rusak, mesti salah. 
Anggap saja ibu punya lagu Garuda Pancasila, sekarang @ul Huwallahu Ahad dengan nada 
Garuda Pancasila, ya rusak, haram hukumnya. Ini yang jadi masalah. Lah kok al-@ur'an 
disenandungkan dengan tatanan lagu yang sudah ada, makanya (jadinya) al-Aur'an ngikut lagu. 


Kalau orang baca al-Guran dengan cara Jepang, karena memang lidahnya memang begitu, (atau) 
cara jawa, misalnya "Bismillahir Rahmanir Rahiim"(menirukan bacaan al-Guran orang tua), 
ASALKAN benar hurufnya terpenuhi, TIDAK APA-APA. Cuma itu (langgam Jawa di Istana) di 
ikutka lagu, itu yang jadi masalah, yang kemaren itu (di Istana). 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 313 ) 


Apalagi dengan NIAT, dengan niat-niat, (tetapi) niat urusan Allah, kita tidak boleh berprasangka 
buruk kepada siapapun. (Adapun) kalau niatnya untuk merendahkan, untuk bahan guyonan, itu 
dosa, haram. 


Adzan di Solo dan Blitar itu beda dengan adzan di Makkah ternyata ya, sebab orangnya setegah 
ngantuk, misalnya "Allahu Akbar Allahu Akbar" (buya menirukan adzannya orang ngantuk), SAH, 
nggak apa-apa adzannya. Cuma kalau sudah dimain-mainkan dalam bentuk lagu itu sudah jadi 
masalah. Lah kemaren yag dipermasalahkan oleh ulama-ulama shalih itu apa? KARENA AL- 
@UR'AN ITU DIIKUTKAN DENGAN LAGU yang sudah ada. Jadi dalam jawa itu ada nada-nada 
tertentu, kayak dandang kulo, mocopat dan segalanya, jadi ikut langgam-langgam tertentu. Lah 
langgam kan sudah ada, bagaimana AL-@UR'AN diikutka langgam?! 


sudahlah!! misalnya membaca surah Al-Fatihah dengan lagu Indonesia Raya, ya nggak bisa. 
nggak berani saya contohkan Al-Gur'an (dengan lagu Indonesia Raya), ya nggak bisa, haram. 
Mesti PANJANG PENDEKNYA (hak huruf) akan hilang. Kalau begitu salah. Cuma kalau baca 
dengan mendatangkan Tajwid-Tajwidnya karena lisan China ya mesti ada dengung-dengungnya 
gaya China, orang Jawa ya ada dengung-dengungnya Jawa, orang India juga begitu, tapi 
mendatangkan TAJWID, jadi yang di utamakan TAJWID, pembacaan al-Gur'an yang benar. 


Jadi seandainya orang Jawa membaca al-@ur'an kok ada nada Jawanya karena memang lisannya 
lisan Jawa, asalaka DIPENUHI TAJWID nya ya tidak ada masalah itu. Cuma KALAU IKUT LAGU 
yang sudah ada, itu jadi masalah. Nanti yang dari sana, lagunya manuk Dadali, kan kacau. Nggak 
bisa itu, haram. 


Jadi cara menyalahkan itu harus dibedakan. Dengan nada yang sudah ada atau lisan model Jawa, 
maksudnya, orang Jawa. Kalau difasih-fashihkan ikut Abdul Basith Abdush Shamad (Mari) ya 
nggak ketemu, bisa sampai cekukan nanti, nggak bisa, karena lisannya lisan begitu. 


Jadi kayak tadi "Bismillahir Rahmanir Rahiim, @ul Huwallahu Ahad, Allahush Shamad.." (buya 
baca biasa tapi dengan mad dan contohkan bacaan pelan tapi juga dengan mad), lah ini ada 
lengkuk-lengkuk Jawanya, asal HURUF-HURUFnya terpenuhi, satu, huruf-hurufnya terpenuhi. 


Yang kedua, tidak mengikuti modelnya orang fasik. Lah kalau mengikuti gayanya orang fasik, itu 
jadi nggak boleh, karena itu mengangkat syi'arnya orang fasik, tetapi kalau memang kebiasaan 
dikampung tersebut, sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca al-Gur'an, baca 
Asmaul Husna sendiri, terkadang "Allahur Rahmanur Rahiim, Al Malikul Guddus ..." (buya 
contohkan bacaan seperti kakek-kakek), lah orang Jawa, mbah saya juga begitu, cuma memang 
lidahnya Jawa, bukan main-main. Lah ini orang gira'atnya bagus, dipanggung aneh-aneh, ini jadi 
masalah. Kalau ini lisan Jawa, asli begitu, di uplek-uplek, kadang-kadang huruf Arab itu nggak 
bisa, orang Jawa itu ngomong HA susah, Al-Kam jadinya (aslinya Al-Hamd), orang Sunda hilang 
Fa'-nya. Biar pun perlu berlatih tapi kalau bisanya begitu ya nggak masalah. Cuma kalau sudah 
bisa, kenapa balik ?! ke lidah Sunda yang nggak ada Fa'-nya, atau lidah Jawa yag nggak ada HA- 
nya. Apalagi di Indonesia ini antara Sin, Syin, Shad, itu nggak ada beda. Kalau Arab kan ada 
bedanya, nggk bisa, makanya MAKHARIJUL HURUF. 


Jadi gaidah baca al-@ur'an itu adalah: 


Pertama, dipenuhi HAK-HAK huruf. Kedua, dipenuhi hak-hak HUKUM bacaan TAJWID. Tentunya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(314 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang kedua sesuai dengan gira'ah-gira'ah mu'tabarah. (Ketiga), Adapun masalah lagu itu, 
ASALKAN tidak mengikuti orang fasik. 


Jadi tiga ini terpenuhi, asalkan tidak mengikut lagunya orang fasik maka sesuai dengan model 
tenggerokannya apa, tenggorokan Jawa, China, Jepang. Sehingga ada satu Imam dengan Lahn- 
Lahn (langgam) India, ada, di India itu ada Lahn (langgam) khusus dan ternyata tidak ada 
masalah. Itu memang ada model gaya India. Sebab, semua akan terpengaruh dengan budaya 
lingkungannya. Tapi bukan lagu yang sudah ada kemudian AL-GUR'AN DIIKUTKAN lagu, itu 
hukumnya adalah Haram. Kenapa? mesti nanti mau dipanjangin, karena lagunya belum beres 
(selesai), Pancasilaaaa (misalnya), Gurannya jadi panjang lagi nanti. Jadi tidak boleh, AL- 
@UR'AN jangan DIIKUTKAN dengan lagu. 


Tetapi bacalah Al-@ur'an dengan Lisan Arabi, itu maknanya PENUHI HAK-HAK HURUFNYA. 
Asalkan TAJWIDnya benar. Ingat ! Hak huruf, hak bacaan Tajwid, tidak bertentangan dengan 
gira'ah yang mu'tabarah, gira'ah Sab'ah, kemudia setelah itu apa? kalau ada lagunya pun, bukan 
merupaka Syi'ar-nya orang Fasik, bukan syiarnya orang Fasik. Lagu kebiasan di kampung, Jawa 
dan sebagainya itu tidak masalah, tapi kalau sudah DIIKUTKAN dengan lagu, kemudian... coba 
kalau diperhatikan (bacaan al-Guran langgam Jawa di Istana) BANYAK YANG DOUBLE 
"ELLLLLLLL" Lam-nya panjang, harus ikut gong-nya nanti ini. Ini nggak ketemu, ini betul-betul 
beda. Dan kita temukan orang-orang kampung, orang Jawa yang membaca Al-Gur'an tapi tidak 
main-main, karena memang lidahnya lidah Jawa, tapi tidak ada Makharijul Huruf-nya yang 
berselisih, Tajwdinya dipenuhi, itu saja. Itu saja @aidahnya. 


Sebab, tidak tugas kita menghukumi si A atau si B. Tapi bagaimana kita membuat gaidah. Ingat !! 
Makharijul Hurufnya sesuai, bagi yang mampu tentunya. Bagi yang tidak mampu ya semampunya 
saja. Bagi yang mampu, mengeluarkan Makharij-nya sesuai dengan semestinya kok tidak maka 
jadi salah, Yang ngerti tajwid tpi nggak pake tajwid, juga jadi salah. 


Kemudian, membaca selain Aira'ah Sab'ah. Ada sebagian mengatakan Sepuluh, masih ada 
mungkin, tapi yang Sab'ah ini sudah jelas-jelas. Tidak boleh keluar dari Gira'ah Sab'ah. Gira'ah 
Sab'ah itu adalah selama ini di, yang mu'tabar dalam dunia gira'ah. 


Kemudian, setelah itu apa, lagunya pun bukan lagunya orang-orang Fasik. Maka ini menjadi 
BOLEH seseorang menyenandungkan atau membaca al-Guran, termasuk lidahnya masing- 
masing. Dan sangat bedaa! dan coba kita mendengar, coba buka China, bagaimana orang CHina 
baca al-Guran?!! kecuali saat mereka belajar tentang gurunya dari Arab sehingga bisa baca 
seperti Abdul Basith Abdush Shamad (Mari' Mesir), dulu di Indonesia ada Muammar ZA misalnya. 
Itu kan mengikuti lidah Arab, ya semestinya seperti itu. 


Cuma kalau ini tidak dijelaskan begitu, nanti ada orang kota ngamuk kepada bapak-bapak karena 
baca al-Guran "Bismillahir ... " (buya contohkan baca al-Guran seperti suara kakek-kakek), wah 
salah itu nggak boleh, lidah jawa itu, nanti tambah berantem kita, umat ini. Sebab dikampung 
memang orang tidak pernah belajar tahsin @ira'ah, nggak pernah belajar lagu-lagu, orang 
kampung ya seperti itu. Jangan sampai nanti kita ingin membela tetapi telah menghancurkan 
umat. Cuman yang kemaren jelas KARENA DIIKUTKAN LAGU, harus jelas, yakin itu. Tapi 
Maidahya begitu: asalkan Tajwidnya dipenuhi, Makharijnya juga, ikut ira'ah Sab'ah, kemudian 
setelah itu apa? lagunya bukan yang biasa disenandungkan oleh orang Fasik, maka itu boleh saja. 
Selesai. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 315 ) 


Sumber MMN : 
http://www.muslimedianews.com/2015/06/transkip-lengkap-penjelasan-buya-yahya.html 


3. Analisa Fatwa Yang Mengharamkan dan Yang Membolehkan 


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dalam masalah ini memang wajar terjadi 
perbedaan pandangan di antara banyak pihak. Sesama pihak-pihak yang memang ahli di bidang 
ilmu baca Al-Guran, yaitu para gari dan ulama giraat pun kita menemukan perbedaan pendapat. 


A. Pendapat Yang Mengharamkan 


Ada beberapa ulama ahli giraat yang sudah berfatwa tentang haramnya membaca Al-Guran 
dengan langgam Jawa ini. Salah satunya adalah Syeikh Ali Bashfar yang bermukim di Saudi 
Arabia. Salah seorang muridnya ada yang mengirimkan rekaman bacaan Al-Guran dengan 
langgam Jawa ini. Dan kemudian jawaban dari beliau berupa larangan.Kesalahan tajwid, dimana 
panjang mad-nya dipaksakan mengikuti kebutuhan lagu. 


Kalau saya cermati apa yang beliau fatwakan itu, setidaknya saya mencatat ada empat masalah 
yang beliau tuturkan, antara lain adalah : 


1. Kesalahan Lahjah 


Kesalahan nomor satu dari rekaman yang diperdengarkan itu menurut beliau adalah kesalahan 
lahjah si pembacanya yang cenderung orang Jawa. Seharusnya lahjahnya harus lahjah Arab. 
Dan banyak orang yang mengharamkan hal ini dengan berdalil kepada hadits berikut : 


Bacalah Al-@uran dengan lagu dan suara orang Arab. Jauhilah lagu/irama ahlkitab dan orang 
orang fasig. Nanti akan ada orang datang setelahku membaca Alguran seperti menyanyi dan 
melenguh, tidak melampau tenggorokan mereka. Hati mereka tertimpa fitnah, juga hati orang yang 
mengaguminya. (HR. Tarmidzi) 


2. Dianggap Memaksakan Diri (Takalluf) 


Kesalahan kedua dianggap adanya semacam sikat memaksakan, atau takalluf. Pembacanya 
dianggap terlalu memaksakan untuk meniru lagu yang 'tidak lazim' dalam membaca Al-Guran. 


3. Dicurigai Ashabiyah 


Ditambahkan lagi dalam fatwa beliau bahwa ada kecurigaan yang dianggap cukup berbahaya, 
yaitu bila ada niat merasa perlu menonjolkan kejawaan atau keindonesiaan. Hal ini dianggap 
membangun sikap ashabiyyah dalam ber-Islam. Padahal ashabiyah itu hukumnya haram. 


4. Khawatir Memperolok Al-Guran 


Dan yang paling fatal jika ada maksud memperolok-olokkan ayat-ayat Allah yang mereka 
samakan dengan lagu-lagu wayang dalam suku Jawa. 


Maka dengan dasar empat masalah di atas dianggap bahwa membaca Al-@uran dengan langgam 
Jawa itu tidak boleh dilakukan. Nampaknya fatwa beliau ini kemudian disebar-luaskan di berbagai 
media, dan siapapun bisa membacanya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(316 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


B. Pendapat Yang Membolehkan 


Sementara kita juga menemukan ulama ahli giraat di Indonesia, sebut saja misalnya KH. Prof. Dr. 
Ahsin Sakho Muhammad. Beliau seorang pakar ilmu yang langka: ilmu-ilmu Al-@uran. Lulus 
sebagai doktor dari Jamiah Islamiyah Madinah dengan prestasi mumtaz syaraful ulaa alias 
cumlaude. Kiprah beliau di dunia ilmu giraat di Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Beliau 
pernah menjadi rektor dan guru besar di Institut Ilmu Al-Guran (IIA) Jakarta dan menjadi team 
pentashih terjemahan Al-Guran di Departemen Agama RI. 


Kalau kita tanyakan masalah ini kepada beliau, nampaknya pandangan jauh beliau lebih luas. 
Barangkali karena beliau memang orang Indonesia asli yang paham betul karakter bacaan Al- 
@uran bangsa ini. Beliau mengatakan sebagai berikut : 


"Ini adalah perpaduan yang baik antara seperti langit kallamullah yang menyatu dengan bumi 
yakni budaya manusia. Itu sah diperbolehkan. Hanya saja, bacaan pada langgam budaya harus 
telap berpacu seperti yang diajarkan Rasul dan para sahabatnya. Dalam hal ini, tajwid dalam 
hukum bacaannya, panjang pendeknya dan mahrajnya". 


Lebih lanjut beliau menambahkan : 

"Cara membaca Al-Guran yang mengacu pada langgam budaya Indonesia sangat diperbolehkan 
dan tidak ada dallil shahih yang melarang hal demikian. Hanya saja, saya belum pernah 
mendengar 'jawabul jawab' di dalam langgam Cina, atau pun di Indonesia. Tetapi jika hanya 
sekedar langgam Jawa, Sumatra, Sunda, Melayu dan lainnya itu sah saja, selama memperhatikan 
hukum bacaan semestnya. Itu kratifitas budayanya". 


1. Hadits Larangan Selain Langgam Arab 


Lalu bagaimana dengan hadits yang mana Rasulullah SAW mengharamkan kita menggunakan 
langgam selain Arab? Terjemahan haditsnya kurang lebih seperti berikut ini : 


Bacalah Al-@uran dengan lagu dan suara orang Arab. Jauhilah lagu/irama ahlkitab dan orang 
orang fasig. Nanti akan ada orang datang setelahku membaca Alguran seperti menyanyi dan 
melenguh, tidak melampau tenggorokan mereka. Hati mereka tertimpa fitnah, juga hati orang yang 
mengaguminya. (HR. Tarmidzi). 


a. Sanad Yang Lemah 


Dari sisi sanad sebenarnya kalau ditelurusui kedudukan hadis ini tersebut tergolong dalam hadis 
dha'if (lemah). Karena salah satu sanad perawinya ada yang terputus sehingga hadits itu menjadi 
dhoif. Bahkan ada muhaddits yang mengatakan bahwa hadits ini termasuk munkar dan bukan 
termsuk hadist. 

Maka dari sisi derajat hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah alias tidak perlu dipakai. 


b. Langgam Arab Yang Mana? 


Negeri Arab di masa Rasulullah SAW sangat sempit dan terbatas, seputar Mekkah, Madinah dan 
kisaran jaziarah Arabia saja. Di luar itu tidak pernah disebut Arab. Habasyah, Mesir, Yaman, 
Palestina, Suriah, Irag, Iran di masa itu masih bukan Arab. Agama yang dianut penduduknya 
bukan agama Islam, mereka dianggap sebagai bangsa-bangsa kafir non Arab. Bahkan bahasa 
mereka pun juga bukan bahasa Arab. 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 317 ) 


Jadi kalau pun hadits Rasulullah SAW yang dhaif itu masih mau dipaksa-paksa juga untuk dipakai, 
tetap saja tidak tepat. Seandainya hadits itu dibilang shahih, dan larangan Rasulullah SAW itu 
'terpaksa' kita ikuti juga, maka nagham atau irama cara baca Al-Guran yang kita kenal selama ini 
pun harusnya terlarang. Sebab nagham Bayyati, Shoba, Nahawand, Hijaz, Rost, Sika, dan Jiharka 
itu bukan dari Mekkah atau Madinah, bahkan bukan dari Jaziarah Arab. 


Ketujuh jenis nagham itu malah berasal dari Iran. Dan Iran di masa Rasulullah SAW bukan negeri 
Arab. Bahkan sampai hari ini pun tidak pernah dianggap sebagai negara Arab. Pemerintah Iran 
sendiri pun tidak pernah mengaku-ngaku sebagai negara Arab. Bahasa resmi mereka pun juga 
bukan bahasa Arab melainkan bahasa Persia. 


Jadi kalau mau melarang langgam Jawa misalnya, maka tujuh langgam yang sudah kita kenal 
sepanjang sejarah Islam itu pun harus dilarang juga, lantaran bukan langgam Arab sebagaimana 
yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. 


2. Lahjah Tidak Benar 


Lahjah yang dianggap tidak benar oleh Syeikh Ali Basfar itu boleh jadi memang demikian. 
Maksudnya si pembacanya dianggap kurang baik bacaannya. Dan itu biasa, semua yang pernah 
ikut daurah Al-@uran dengan beliau pasti pernah merasakan disalah-salahkan ketika dianggap 
lahjah kita kurang pas di telinga beliau. 

Namun kita harus membedakan antara lahjah dengan langgam. Yang beliau kritisi adalah 
lahjahnya yang kurang tepat dan itu harus diakui. Membaca Al-Guran memang harus dengan 
lahjah yang benar. Slfat-sifat huruf, makharijul huruf dan juga hukum-hukum yang berlaku pada 
ilmu tajwid memang wajib ditaati dan dijalankan dengan benar. 


Tetapi langgam adalah sesuatu yang lain dan berbeda. Karena langgam merupakan irama atau 
nada, bukan lahjah. Contoh mudahnya, ketika membunyikan huruf shad, pipi harus kembung. 
Huruf ra' kadang harus dibaca tebal kadang harus tipis. Ini semua adalah lahjah dan bukan irama. 


Sedangkan langgam itu adalah irama dan nada, sama sekali tidak ada hubungannya dengan titik 
artikulasi, pelafalan huruf ataupun hukum-hukum seperti idzhar, idgham, iglab dan ikhfa'. Dan 
kalau sudah masuk wilayah irama dan nada, tiap bangsa dan tiap negeri pasti punya ciri khas 
yang identik dan tidak bisa dipisahkan. 

Kalau kita mendengar orang Cina asli di Tiongkok sana sedang membaca Al-Guran, pasti kita 
akan merasakan ada 'nada-nada' khas Cina. Begitu juga kalau kita dengar orang Melayu 
membaca Al-Guran, kita akan merasakan nuansa khas nada-nada kemelayuan. Apakah ini 
dianggap melanggar ketentuan membaca Al-@uran? Jawabnya tentu tidak sama sekali. 


Tetapi ketika orang Jawa keliru membunyikan huruf 'ain menjadi 'ngain', atau huruf ha' dibaca 
menjadi 'kha' atau huruf ba' yang dibunyikannya lebih nge-bass karena lahjah Jawanya, disitulah 
letak kekeliruan yang harus diluruskan. Adapun nada bacaan yang terasa nada Jawa selama tidak 
menyalahi hukum-hukum bacaan, tentu tidak jadi masalah. 


3. Langgam Jawa - Menghidupkan Ashabiyah? 


Adapun masalah membaca Al-Guran dianggap menghidupkan ashabiyah, jelas sekali bahwa yang 
jadi masalah bukan pada langgamnya tetapi pada niat dan tujuan untuk menghidupkan ashabiyah. 
Kalau memang niatnya semata-mata ingin menghidup-hidupkan ashaiyah, tentu saja hukumnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


haram. 

Tetapi bagaimana kita bisa pastikan bahwa yang membacanya punya niat tersebut? Lantas 
bagaimana kalau si pembacanya sama sekali tidak punya niatan dan maksud untuk menghidup- 
hidupkan ashabiyah? Apakah kita tetap memaksanya harus ashabiyah? 

Ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukankah itu juga ashabiyah? Ketika kita 
mengibarkan sang saka Merah Putih, bukankah itu ashabiyah? Apakah haram kita 
menyanyikannya dan mengibarkan bendera Merah Putih? 


4. Langgam Jawa - Menjelekkan Al-Guran 


Apalagi kalau dikatakan bahwa langgam Jawa itu dianggap menjelekkan Al-@uran. Tentu sifatnya 
sangat subjektif sekali. Apa benar gari yang lahjahnya sempurna, tajwidnya benar dan suaranya 
fasih luar biasa, ketika membaca Al-@uran dengan langgap Jawa lantas niatnya ingin mengolok- 
ngolok dan menjelekkan Al-Guran? 


Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA (Rumah Figih Indonesia). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/groups/piss.ktb/1014840955205379 
www.fb.com/notes/1033992683290206 


4541. TENTANG DOA SETELAH MEMBACA AL AUR'AN 
PERTANYAAN : 


2 Raden Mas LeyehLeyeh 
Assalaamu'alaikum wr wb. Permisi, nitip pertanyaan dari jamaah di kampung saya : 


1. 


2. 


Siapa penyusun pertamakali do'a yang dibaca selesai tilawah guran "Allaahummar Hamnaa bil 
Gur'an, waj-'alhu lanaa imaman wa nuuron, wahudan warohmah ... dst" 

Pada doa tersebut ada lafadz " ... Allaahumma Dzakkirnaa minhuma -NASIINA- ..." beberapa 
ustadz menyarankan diganti dengan lafadz "NUSSIINAA- ..." kira-kira maksudnya dari dua kata 
tersebut apa ya tadz .. ?? apakah memang "NUSSIINAA .." lebih utama? Terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh 

1. Doa tersebut ada hadisnya riwayat abu manshur dalam fadhoil guran dan abu bakar dalam as 
syamail ,tapi menurut abul faroj ibnul jauzy hadis tersebut mu'addhol dan beliau tidak mengetahui 
ada hadis lain yang datang dari nabi shollallohu alaihi wasallam tentang doa setelah hatam guran 
selain hadis tersebut. 

- kitab kasysyaful gina' al bahuti (figih hambali) (1/428) : 


9cxng Ac SJ gl il 0 daS) ol pisug Cus Jill Lea Saiy il aic Jis lao yu» gd9 Tusdl JB) 


mod pall SS al abal Ma Ly yabadl JB iglety iyc Ly Uliw9 So Jal SL) ub Risl3 uc Lai 


da» 39 Sadg | 9g lolol dJ asslg Ulil suooyl agll 9d9 (Ul sleny ) Ulaic 559 4So19 Malay 
Up ban HJ akaslg « Jleilly Jl elil 90 Kn lg Cal Lo Sio ioley Cui lo Ai yi ,3 pg 
ul JB SI dilas 93 Jual Hg salg oli JiLA8 9 Oral up oilaall »x040 gol ol9., cyollall 
ce dab Cus Mall A3 gaalag ale aj sa Gal 4 Sya:del Y Jlbg Jean dus (Sya: 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 319 ) 


2. Makruh mengucapkan nasiitu 
- kitab majmu' (2/197) : 


bgibotaal Ol Leiwil » gta Jo IS Wol cai Jia dl o,SU9 
- kitab al itgon fi ulumil gur'an : 


Alai Ji SS Al Ea Jag & AS llus: 
HB 3 soil 93 yepsal Cap bini! Jo GS Gl Sma "Is Ol 82K 


Ucapan nasiitu hukumnya makruh tanzih 
- kitab syarah nawawi ala muslim : 
Sad 3D Jp C3 SS Tol Cd Jgia MAS larutuolug Gale Al Klo Ul Jawa) JB : JB Al ac uc 


Dari “Abdullah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam : “Alangkah 
buruknya salah seorang mereka mereka yang berkata : "Aku telah lupa ayat ini dan itu'. Namun 
sebenarnya ia dibuat lupa (oleh Allah “azza wa jalla).HR Bukhori dan Muslim. 


BY: ea S8 gi laila bini! J3 53 Y Cl uji Anal gag «IS Ol Cumi Ja WS 433 
Usb? lo adal : s2be swalill JB leiuasd WI Sl : slles dil JB 253 « die Jolaills 3 Jo Gasa 
Alp9. dau oi Tie Jaga GA Das Yo US «JII nas KSI Jadll SY JEJI 5 alan Gl Gaal le - 
HERI Mad Bebas ! gua JE3 « yamdl Mais ollar (Had 39 Uh) : - alug ale dll al 


Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk makruhnya perkataan : “aku telah lupa ayat ini', yaitu 
makruh tanziih.Akan tetapi tidak makruh perkataan : “aku telah dilupakan dari ayat ini. 
Terlarangnya perkataan “aku telah lupa ayat ini” dikarenakan hal itu mengandung meremehkan 
dan melalaikan Al-Gur'an. Allah ta'ala telah berfirman : 


“Telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya' (AS. Thaha : 126). 
Al-Gaadliy “Iyaadl berkata : Yang lebih tepat tentang makna hadits tersebut adalah celaan 
terhadap keadaan (orang yang mengatakan), bukan celaan tehadap perkataan itu sendiri. Yaitu, 
keadaan orang yang telah menghapal Al-Gur'an lalu ia lalai terhadapnya sehingga melupakannya. 
Wallohu a'lam bis showab 


2 Aby Nahza Al Asfhany 


Jb ap pm Api 3 UN #laimaal Jati Jo AS AT cumi Jia ol 0S Ul cumi Jetis Ul da 
Sasa cy UU XC 0 lag2y22 WI Ulat Olg, lo SS 193 JudYIGreliy jati Y iB And SY Ul 
Usil my AS Dogi Ja C9 CS dal Ci Jp Ul dASY lo yaiotabug le AU ola yudi JB :JB 

89 Oblg Jl JSI 98 a89 Sya 38 mblo Jl R05 99 R89 Sal 99 Jogaal) Luo d gxSOJI oma! Sardi 9 
au Jaa wi MSI 9 gai GD and WUS9 LS “Jgi ay Wall 39 SUS yul dalg) 93 R39 lo dau 3n9 dya 
Ola) ul gaby 5539 call 93 BII JB IS sum Jet Usil HA sel cuma HuiSI9 sg 
crdleo y9 abu said Wc ykwill € 339 LS6S Ul oliso Jill Ala, :J63 las0 pluo 619) LAS, 

Ad MS SI Jagad Al giifiodlas ai gag sal lo ut d3 JaJll ul Visi uns @ Coil 
Aas Jen ayal wal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(320 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Log ala Unas tolak Ji ISS toga SS AT cus telan al 3S RAM 33 WS 
La plug ale dil sLo dil Jaw, JB JB sio dl gus) 29240 al 02 pung Sau gown $$ 
Cam Ja FAN lou" Lal you 4 Ala) 983. Mora 3D db Sg SS Al Cu SI 
an Mei ol lai all gas, dil ye logupun2 38 lag) Mawi ID Jo LuS9 LS 
baal CS" tupai 19 Bila d3," PA at Jaa dia Ns, 


2 Kang Dul 


(bio sio ai NG UBI ios ol Aglll 14 elel W 5924 Jd Jul . 

Ayang Al sodeg dl Joy se Alda Pallg AI Son! dls, 

dpual Ul Gie II Adul Jam silos dil isap Jals bag S3 lay eleall yo Lilo S3 :2s0 lol 

9 el a49 el Sic stel Alli yA Uc S9) 389 (el gai ol J gus gl U las al « uli sid «Si 
GS 5539 Sang Aiglaiy 8 maw yul LS,» Haus Mc Ly yuni JE-ALlN II LS G0 ogill Wal Hllao 
aglil Capai lo Ai 0 S3 agll cina 39 Sadg Lgig lolol HJ dsalg Ulil kios 3l all 199 sulaic. 

Jay 909 0015 53 gag JL usa 2423 yul W..0.1JB Mc Ly My US diina0 HA dus yul ul Sg 3: 


AN aa PA aa ae DAA PT 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1023311771024964/ 


4564. AYAT DAN SURAT ALOUR'AN YANG TERAKHIR 
DITURUNKAN 
PERTANYAAN : 


? Ibadurrohman II 

Assalamu'alaikum.wr.wb.. saya belum tahu, ayat berapa dan surat apakah yang terakhir di 
turunkan kepada nabi muhammad.saw...?? tugas dari sekolah, sekalian menambah wawasansaya 
tentang diturunkan nya ayat terakhir tersebut... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Ayat yang terakhir turun adalah ayat kalalah, wagila ayat riba wagila selainnya. Terdapat banyak 
perbedaan mengenai ayat terakhir yang turun : 
1. wagila ayat kalalah akhir surat an nisa' dalilnya hadis riwayat bukhori dan muslim dari barro' bi 
azib. 
2. wagila ayat riba dalilnya hadits riwayat al bukhori dari ibnu abbas dan al baihagi dari ibnu 
umar. 
3. wagila ayat " wattaguu yauman turja'uun ..." dalilnya hadis riwayat an nasa'i dan selainnya 
dari ibnu abbas. 
4. wagila akhir surat al baro'ah, dalilny hadis riwayat al hakim dari ubay bin ka'b. 
5. wagila surat terakhir yang diturunkan adalah surat an nashr dalilnya hadis riwayat imam 
muslim dari ibnu abbas . 
6. wagila surat terakhir yang turun adalah surat baro'ah dalilnya hadis riwayat bukhori dan 
muslim dari barro'. Wallohu a'lam bis showab 


- kitab at tasrihul yasir mbah sya'roni kudus halaman 24 : 


olg1y « Belya Bg Calya Bgm S1 J9 Ika adl 04 Jag Lau Ul JS #53 JSI Aula 


www.islamuna.info 


AL-GUR'AN | 321 


del ala sal uc usul 


2 Kang Rholiez 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Terjadi perbedaan pendapat hingga banyak sekali. 
- kitab al itgon fi ulumil gur'an 


| an ds bol 8,20. 

ASI 9d Sutiy dil JB disita: cal 53 Al ol 1 JB use ox el og UR S9, HST 3 
deli 3 do gw S9. | 176 : sll |. 

| ol al cai dl ol 1 JB sale ol os ass. 

bl ega lo 9553 om Tee gN Wall: oilles alas Lea SI sala Halo sawoe al Soya 
(278 - sll): 

LI dal Jis lo ol yo? Jac uc « dalo yul Sos dis . 

adl Al V9 Ula pl yo cal ? Jl sae Les! JB SAS Sina yul ye 1 ono ul ng. 
ad uga Ji log Igislg : Ulil 00 Jai masi Sl 1 JB « yuls cal us «do SC Hb wo il al, 
Ka ASI (281 : Sad |: 

cd al Sl lbih yul yah US 4 sa up Mm Hb Yo dsXi Ugr 0 al Ross. 

vas ual uc Ierallg Os Hb yo 2S ul oSlg (115 1D. 

Calya dl yl 2 JB yals cpli « IL gal GS «MAIN ye» Olsian Vid ? nyaa 8 gulai : JB: 
usilsig sal - aug ulc AVI calo - yuill 90 WI Lela 53 Uu US9 « HI Ul Ml dd yg Ji log Isiilg 


dll all Ad Usa logy Isl: AS LI G0 Jai lo pl 1 JB 4 25 up aw ye Ab lal ola. 
8 wo US url id Jd Ola « JW gai WAT dxd Joy asa - plug Ale AJI so - wall yaleg 
adl. 

Bulus dio Lp ul si 

AI uses 5 log lasilg ul js : desa. dl Hb v0 CoSI9 

snsd dulg UJI dl gasal lagc UII Sl JB Ulam cal us" dilesl " dng al sis. 


Selengkapnya disini : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-158&idto-15&bk no-688ID-19 


2 Kasihku Sayankku Rinduku 
Idem, lihat al-burhan fi 'ulumil guran badruddin muhammad bin abdullah az-zarkasy 


TA Jai bo osl9 Ulil yo Jos lo Jal 800 
Sk ayo 1 ilagl Aa 3 ng lay mala» yng UM gal «3 (Silaale kap UR) (Unay 11) sewa aga" 
(281 53) (AM NAS am im Isl): Ja | 298 : ca). "Suldl 

AJ Wang "ayal 1 (Aly Soal i3J ng, Wa YA Nag ola iku gay pala yi Undap) (Us 1 129). 
" Dangg US 3 "Ia Sia yng "ale3 "ey Ios yel oa MIA cigak - IS) DAS jk: (mati sae 3J UM 
Bela al ji Bagas yAT, (TE: Oil ) (ANE Ga Ka" 

alih "Ala Cal Ag pg € "Bela "Bo gan All Call Boga pAI Ta gae Dalg) d3." 

Stay AAN) Ji Eli gia ) 5 Go II Ga Cal j3 Al AT 1 JB cela ye Gaal Aloe GA al KA, | 299 : aj 
USA ) « 

S3: sal dag baal «Sa aa ain Lag Ja 3 Ls by sal : IA Isya: (sbtg agal Span go ia Ul Wa) SN 
m0 Ajal 9 sal3 Ui Ag Ma ola pula ban salt nyagal « gaJ 1 Sup MJ, kg. 

Ae "sa yel" Usis : SU AA ey, Ne Ay Sa - aa Mila 
(129 5128: Kasal ) (Sudil ya Igo Selai): alay dale AN AW Jga y aeo de Ely Al AN JB - ale 
(355 lal LL, IR) Ukag 8 «9 yalo Ianaa &, Lamia "ey boga lina ulas Wala «euy ls 3) Sa - Mag Ha oa - 
3: So) Aaj, gd yan Ila Ig Ud ola gula : (did lea sad ag Tit) Aa BI Aa Hg ya ayu 
Ulas) (MEA 1129) JADI tali jdan Liu Ha 300 | kato al io «Alia Y Ba Nag e adal 
“LI gala «1 (sal Dodit Lag Bale Lay pang IY ian, Ula it Y IA IY ililemd ay) (Winle 1 25). 


As 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(322 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AJ mag : pas baal: syal jd IA Ul, 

(AI yi eta IAI ): Lean Cal ji Bg LAN : alua (33)3 

BJ Wal, « 9S), "Yanal)," PA NYI JI bos ie Ss aial al ja Is Way « Ia IA coba gada € gang ly Sx 
Pat ae Ya postes al An dan salsa aa AAS dan jg AU all 


sia SD saiga ray 217 pal and Lay yan UM (IA MMA laa gala des Ula ga WA AN AA «| g Ba yA dlu « 
Say maap AA ama Ale gloy Ia word 2, Jas jasa la « gi) Usa la say aa, 

Ji La ganja yaa « Leata Cal 3 SA oa» lang ale AI TI Sg MOS AI AT ya CA - LV JS gol Lal Jiang 
Cab Adila yA dil ES meal Cb «AAS, ISI Ji Lapang any gate Let 3, 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-67&1ID-86 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1061984847157656/ 
www.fb.com/notes/1087434551279352 


www.islamuna.info 


BAB 


TAFSIR 


(324 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 TAFSIR 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tafsir Al- 
Gur'an. 


4559. DEFINISI TAFSIR 
PERTANYAAN : 


2 Sunan Jaga Wana 
Mau tanya ya.. Apa sih definisinya tafsir itu ? 


JAWABAN : 


2 Aby Nahza Al Asfhany 
Definisi Tafsir menurut : 
1. A-Zarkasiy : | | 
AS 9 doa Al oiml 9 Gileo ulu 9 alug le AI HIuo I0n0 Awi al Jill WI UUS Y G5 ale 


"Ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi, menjelaskan maknanya serta 
mengeluarkan hukum atau hikmah darinya" 


2. Abd al-Azhim al-Zargani: | 
da oil! All pada oles WII s0 ade WS Cus yo MISI lali yo Cu ale 


"ilmu yang membahas tentang al-@uran darisegi dilalah-nya berdasarkan maksud yang 
dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia" 


3. Khalid bin Utsman al-Tsabt : | 
da sial All pai sdles WI s0 dc WS Cus yo ml UL II Jlosl yo 9 Coy ale 


"Ilmu yang membahas tentang keadaan al-Gur'an dari segi dilalah-nya berdasarkan maksud yang 
dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia" 


AE gal puter au ae lose al adao cai 


"Penjelasan makna al-Gur'an dan menghasilkan kaidah-kaidah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah 
dan hukum-hukum dari ayatnya." 


5. Al-Kilbi dalam al-Tashil: | 
olga gl lil gl anaiy niy Ly plaO8NI 9 oliso Uk 9 UL II 2 


"Menguraikan al-@uran dan menguraikan maknanya, memperjelas makna tersebut sesuai 
dengan tuntutan nash atau adanya isyarat yang mengarah ke arah penjelasan tersebut atau 
dengan mengetahui rahasia terdalamnya." 

1. Tafsir riwayat disebut dengan istilah tafsir nagl atau tafsir ma'tsur. Cara penafsiran jenis ini 
bisa dengan menafsirkan ayat al-@uran dengan ayat al-Guran lain yang sesuai, maupun 
menafsirkan ayat-ayat al-Guran dengan nash dari as-Sunnah. Karena salah satu fungsi as- 
Sunnah adalah menafsirkan al-Guran. 

2. Tafsir dirayah disebut juga tafsir bi ra'yi. Tafsir dirayah adalah dengan cara ijtihad yang 
didasarkan pada dalil-dalil yang shahih, kaidah yang murni dan tepat. Tafsir dirayah bukanlah 
menafsirkan al-@uran berdasarkan kata hati atau kehendak semata, 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 325 ) 


2 Ghufron Bkl 


| | | (dorgol!g «S ulll puusil 
Aoi siti 98 SI susi aisng SIB ul cdr bal plio adl elel plio yo sena Al! wil 
gallly Jo yill ola! 48 209 les) 09299 dy all BUNYI 49 209 Ul ASI sukai 49 00 X0 oleis AL 
lh 29 Bowiollg 

“ dinallg LbSII Ar8l30 R0 Jail 98 pemain Los PSI Bian US lo 0 #SLJU pusill yo 5921 lo 
amal 0 595 2 lo lod 469 Jo sil Coliuulg Egwiollg Rw 48 20 40 mwdill bg Jilu del 99 
pkai bol yi dudgiao X9 Hc sll USU t83l 90 Ng dy sll All owilgd ole 3 u& J5 Lo 3g HS 
u9.utoll ld S5 yul 


Co Gol pasti pati (01 ID deg! SL susi lgi 

I-$9ob0 yudi 

2- 29020 udi 

Ayoo dal xolg3 go Luunio INLAJI9 Algad ye lucu oli yan) lislg0 US lo : seosall sus 
ac 383 lo jilo (oolgisb (SI) Aly UI hu yod dog SI dpi po gnnill Ag9 99 Lguulul ade Idoiieo 
all) Lg ob Lag Lila Dil out US sasa OLI Kilo yo Sy la lle Isoiso lg Jl 032 
&9 sial! paul gl (2905! 

al olga Ulat 20 Saga 8 ade sae 5 Ola auto ol 983! Asodoll puwiill Lol9 
ssallka 28 daku dl ul La yag:y gi BIL Gang uli tt lo ll AN Joo $ Id all 
sil JG Soal Jb adil gl (goda sudi) 3 padi yo € gl ISg3 ISS9 Ss di AS ye 
ai ul agle 59 ulu) As adl gi Lon leadlab Las GRI suga le AsLo US lo togoaall 
157 wo wglall dc s050) 


Pembagian tafsir 
Tafsir ada dua : 

1. Tafsir Mahmud (terpuji) 

2. Tafsir Madzmum (tercela) 
Tafsir Mahmud (terpuji) adalah tafsir yang sesuai dengan tujuan syari" (Allah) jauh dari kebodohan 
dan kesesatan, berjalan sesuai dengan ka'idah-ka'idah bahasa arab dan bersandar terhadap 
susunan bahasa arab dalam memahami nash-nash Al-Gur'an. Maka tafsir yang sesuai dengan 
syarat-syarat di atas termasuk tafsir yang diperbolehkan dan disebut tafsir mahmud atau terpuji. 
Adapun tafsir Madzmum (tercela) adalah menafsirkan Al-@ur'an tanpa didasari ilmu pengetahuan 
atau menafsirinya disesuaikan dengan hawa nafsu serta tidak tahu terhadap tata bahasa atau 
aturan syari'at, atau menafsirkan firman Allah disesuaikan dengan pendapatnya yang salah dan 
bid'ahnya yang tersesat. 


Catatan: Contoh dari orang yang menafsirkan Al-Gur'an sesuai dengan hawa nafsu di antaranya, 
Al-Gur'an ditafsiri sesuai dengan partai politik yang dianut tanpa didasari dengan pengetahuan 
yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. 


(159 v6 will ic a20 Ju Ul JI al 39 Yull) 
omoll alis call alel : 
Na saudi Nol ya wis W Sg ul usu WS keoll9 adl yo elail adl adlei Wil UUS) suidl alba 
sil adal elail sloell 53 389" WI 30 ox2io Lgwid3 Ul 4 Ul 3d JB ve" dell mcd 58 Xl US 
sda land ld gi yng lale wire dewa Ol (WNI) LS 33 abg Leola , Pep 
ulas suleol ale) 4 Jul pake & 20 Iis ale 9 mala gaul ale) lbaclg39 du all dell 49,20 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(326 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dll 49 ola sll law A8 s0) ... Juniog Janog plc9 L2l5 yo) didll Jarol 4 sol gu 9 
didgoll Jess all al 43 205 gi! g . 
Pengetahuan yang dibutuhkan oleh Mufassir 


Orang yang menafsirkan Al-Gur'an (mufassir) membutuhkan beberapa ilmu pengatahuan sebagai 
berikut: 

. Mengatahui tata bahasa arab yang meliputi ilmu Nahwu, ilmu Sharrof dan ilmu Isytigog. 

. Mengatahui ilmu balaghah yang meliputi ilmu Ma'ani, ilmu Bayan dan ilmuBadi' 

. Mengatahui usul figh yang berupa Khas, Aam, Mujmal dll 

. Mengatahui sebab-sebab turunnya ayat (Asbabun-Nuzul) 

. Mengetahui Nasikh dan Mansukh 

. Mengetahui ilmu Airo'at,Ilmu Ladunni. Wallohu alam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1085780861444721/ 
www.fb.com/notes/1087399867949487 


0144. Sekelumit Tentang Tafsir Hamdalah 
PERTANYAAN : 


DD NB DN 


Hady Wantoro 

Mohon uraikan Tafsir atas makna "Pujian" dalam rangkaian kata Alhamdu Lillah ?? 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Waalaikumsalam wr wb. 

“ Tafsir Hamdalah "sikap saat memuji dan dipuji" » 

Alhamdu-lillahi Rabb al-'alamin “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam” (AS. Al-Fatehah : 2) 
HAMDU : Menurut bahasa arab berarti “Pujian yang sempurna” 


...Pujian kebalikannya celaan, lebih umum artinya ketimbang "syukur" karena syukur atau terima 
kasih adalah sebuah ungkapan sebagai balasan atas kenikmatan yang telah diterima seperti 
ungkapan "aku berterima kasih atas kebaikannya" sedangkan pujian bisa terjadi atas dasar 
sekedar kekaguman semata "aku memuji ketampanannya, ikmunya, pribadinya dll." 


Diberi tambahan “Al” berfaedah sebagai “Istighrog lil-jins” artinya mencakup segala jenis pujian 
yang bila dijabarkan bentuknya ada empat macam : 


1. @odim “ala Godim (Pencipta terhadap Dirinya Sendiri) maksudnya adalah Allah Swt memuji 
kepada Dirinya Sendiri , hal ini Adalah patut , karena yang pantas sombong hanya Allah Swt 
semata , makhluk ciptaanya tidaklah pantas menyombongkan diri. Hal ini banyak terdapa dalam 
Al-Guran , terutama saat menerangkan tentang Asmaul Husna . 


2. @odim “ala Huduts (Pencipta memuji terhadap makhlukNya) maksudnya adalah Allah 
memberikan penghargaan atau meningkatkan derajat kepada mahlukNya . Contohnya saat Isro' 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 327 ) 


Miroj Rosululloh Saw . “Innalloha wa malaaikatahu yusolluna alannabiyyi...” Artinya 
“Sesunggahnya Allah SWT dan para malaikatnya menyampaikan salam kepada Nabi (Muhammad 
SAW)....” 


3. Huduts 'ala @odim (Mahluk terhadap Pencipta) maksudnya kita sebagai mahluk wajib memuji 
kepada Allah SWT , Hal ini pasti kita lakukan saat melakukan sholat atau berdoa.Hal ini telah di 
contohkan oleh Rosululoh saat beliau melihat segala hal yang beliau senangi, beliau selalu 
mengucapkan hamdalah. 


4. Huduts 'ala Huduts (Makhluk terhadap makhluk) maksudnya kita sebagai mahkluk 
diperbolehkan untuk memuji atau memberikan penghargaan kepada orang lain sesama makhluk. 


Karena di antara fenomena umum yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, adalah fenomena 
pujian. 


Secara garis besar, pujian bisa diklasifikasikan dalam 3 bentuk : 
1.Pujian yang diucapkan untuk menjilat, 

2.Pujian yang sifatnya hanya basa-basi belaka, 

3.Pujian yang diucapkan sebagai ekspresi kekaguman. 


Bila disikapi secara sehat dan proporsional, pujian bisa menjadi modal positif yang dapat 
memotivasi kita agar terus meningkatkan diri. Namun, kenyataannya, pujian justru lebih sering 
membuat kita lupa daratan, lepas kontrol, dan seterusnya. Semakin sering orang lain memuji kita, 
maka semakin besar potensi kita untuk terlena, besar kepala, serta hilang kendali diri. Padahal 
Allah Swt. mengingatkan dalam firmanNya: "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. 
Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa.” (As. Al-Najm: 32). 


Agar dapat menyikapi pujian secara sehat, Nabi Saw. memberikan 3 kiat yang sangat menarik 
untuk diteladani: 


1. Selalu mawas diri supaya tidak sampai terbuai oleh pujian yang dikatakan orang. Oleh karena 
itu, setiap kali ada yang memuji beliau, Nabi Saw. menanggapinya dengan doa: Ya Allah, 
janganlah Engkau hukum aku karena apa yang dikatakan oleh orang-orang itu.” (HR. Al-Bukhari) 
Lewat doa ini, Nabi Saw. mengajarkan bahwa pujian adalah perkataan orang lain yang potensial 
menjerumuskan kita. Ibaratnya, orang lain yang mengupas nangka, tapi kita yang kena getahnya. 
Orang lain yang melontarkan ucapan, tapi malah kita yang terjerumus menjadi besar kepala dan 
lepas kontrol. 


2. Menyadari hakikat pujian sebagai topeng dari sisi gelap kita yang tidak diketahui orang lain. 
Karena, sebenarnya, setiap manusia pasti memiliki sisi gelap. Dan ketika ada seseorang yang 
memuji kita, maka itu lebih karena faktor ketidaktahuan dia akan belang serta sisi gelap kita miliki. 
Hal ini bukan berarti kita boleh memelihara sisi gelap tersebut , tapi jadikan sisi terang kita sebagai 
modal untuk menerangkan hati. Oleh sebab itu, kiat Nabi Saw. dalam menanggapi pujian adalah 
dengan berdoa: “Dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui (dari diriku)”. (HR. Al- 
Bukhari) 


3. Kalaupun sisi baik yang dikatakan orang lain tentang kita adalah benar adanya, Nabi Saw 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(328 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengajarkan kita agar memohon kepada Allah Swt. untuk dijadikan lebih baik dari apa yang 
tampak di mata orang lain. Maka kalau mendengar pujian seperti ini, Nabi Saw. kemudian berdoa: 
“Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira”. (HR. Al-Bukhari). Selain memberikan 
teladan kiat menyikapi pujian, Nabi Saw. dalam keseharian beliau juga memberikan contoh 
bagaimana mengemas pujian yang baik. Intinya, jangan sampai pujian yang terkadang secara 
spontan keluar dari bibir kita, malah menjerumuskan dan merusak kepribadian sahabat yang kita 
puji. 

Ada beberapa teladan yang dapat disarikan dari kehidupan Nabi Saw. saat memuji yaitu di 
antaranya: 


1. Nabi Saw. tidak memuji di hadapan orang yang bersangkutan secara langsung, tapi di depan 
orang-orang lain dengan tujuan memotivasi mereka. Suatu hari, seorang Badui yang baru masuk 
Islam bertanya tentang Islam. Nabi menjawab bahwa Islam adalah shalat lima waktu, puasa, dan 
zakat. Maka Orang Badui itupun berjanji untuk menjalankan ketiganya dengan konsisten, tanpa 
menambahi atau menguranginya. Setelah Si Badui pergi, Nabi Saw. memujinya di hadapan para 
Sahabat, “Sungguh beruntung kalau ia benar-benar melakukan janjinya tadi.” Setelah itu beliau 
menambahi “Barangsiapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah Orang (Badui) 
tadi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Thalhah ra.) 


2. Nabi Saw. lebih sering melontarkan pujian dalam bentuk doa. Ketika melihat minat dan 
ketekunan Ibn Abbas ra. dalam mendalami tafsir Al-@uran, Nabi Saw. tidak serta merta 
memujinya. Beliau lebih memilih untuk mendoakan Ibn Abbas ra.: “Ya Allah, jadikanlah dia ahli 
dalam ilmu agama dan ajarilah dia ilmu tafsir (Al-Aur'an).” (HR. Al-Hakim, dari Sa'id bin Jubair) 


Begitu pula, di saat Nabi Saw. melihat ketekunan Abu Hurairah ra. Dalam mengumpulkan hadits 
dan menghafalnya, beliau lantas berdoa agar Abu Hurairah ra. dikaruniai kemampuan untuk tidak 
lupa apa yang pernah dihapalnya. Doa inilah yang kemudian dikabulkan oleh Allah Swt. dan 
menjadikan Abu Hurairah ra. sebagai Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. 


Pujian yang dilontarkan orang lain terhadap diri kita, merupakan salah satu tantangan berat yang 
dapat merusak kepribadian kita. Pujian dapat membunuh karakter seseorang, tanpa ia sadari. 
Oleh karena itu, ketika seorang Sahabat memuji Sahabat yang lain secara langsung, Nabi Saw. 
menegurnya: “Kamu telah memenggal leher temanmu.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Bakar ra.) Senada dengan hadits tersebut, Ali ra. berkata dalam ungkapan hikmahnya yang 
sangat populer, “Kalau ada yang memuji kamu di hadapanmu, akan lebih baik bila kamu melumuri 
mulutnya dengan debu, daripada kamu terbuai oleh pujiannya.” 


Namun ketika pujian sudah menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat kita, maka 
yang paling penting adalah bagaimana menyikapi setiap pujian secara sehat agar tidak sampai 
lupa daratan dan lepas kontrol, mengapresiasi setiap pujian hanya sebagai topeng dari sisi gelap 
kita yang tidak diketahui orang lain: serta terus berdoa kepada Allah Swt. agar dijadikan lebih baik 
dari apa yang tampak di mata orang. 


Selain itu yang tidak kalah pentingnya, kalaupun perlu memuji seseorang adalah bagaimana bisa 
mengemas pujian secara sehat.. Toh memuji tidak mesti dengan kata-kata, tapi akan lebih berarti 
bila diekspresikan lewat dukungan dan doa. Sehingga dengan demikian, kita tidak sampai 
menjerumuskan orang yang kita puji. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 329 ) 


0234. BALASAN AMAL KEBAJIKAN 
PERTANYAAN : 
Ani Fah 


"Innamaa yuwaffaas shoobiruuna ajrohum bighoiri hisab". Penggalan ayat di atas terdapat 
dalam surat apa & ayat berapa ??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
- 0 01-90 g- 3 & B3 LB Ul 2D 3 0g An 2d - 0g. 9 04 a- 39 9 ....090.. 
Dam phi api gali Sx Uas| Zanalg Abi joni Tia Gali Oa  Iyimo adl Su 211) Patel oa ss L J3 
139/101 


Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang 
yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. 
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa 
batas. (AS. Az-zumar ayat 10 ). Kebaikan yang dibalas dengan kebaikan oleh Allah disebut dalam 
beberapa ayat : 


GE GW ola H1 Gaal) (89/10 
AI AV pay Ga Vo Belo Sendi pat sai) 10/26) 
CSI AI Ang Ih Jill 1836) “Adel 2 gamat. 
(SU Nat sai ejaag) (53/31) 
(ot Ioi oa Ja) (55/60) 
(in ae Ab and 2 ph (28/84 
KAL kia at ah SIS pa lo Jaa 
OT JM LO jlm SL pa meat mal « 
Arti kebaikan yang dibalas kebaikan menurut beberapa tafsiir Guran : 
BAYI HAID AI AI ant WNI 3 Alas semi era 1s 


Barangsiapa yang memperbaiki amalnya didunia,Allah membalas kebaikannya di dunia dan 
akhirat. | Tafsir Ibnu katsir IV/568 |. 


dim LAI Sa (3 Salad JEy LJilia OB Gabe Hegaa | in Yani Uya Isa 2st | Wall ola Soma Sail 
Adel Amal! rat 


“Artinya orang-orang yang beriman dan memperbaiki amalnya dibalas Allah dengn kebaikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(330 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(menurut Imam Mugaatil artinya surga, menurut as-Sidy artinya berbuat baik di dunia ini adalah 
sehat wal afiat. | Tafsiir Ibnu katsir VII/111 |. 


inna gianool GA lima (pay 8 PEN C3 Rino Ag gia AI 3 ea giant dll (EN L Ainmon Lead Oka 3 gina pad | 


DS Ol ola Gg REI, Rouall aa Liu 3 


Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini artinya dengan ketaatan didunia dibalas dengan 
kebaikan diakhirat, ada pendapat juga mendapatkan kebaikan didunia berupa sehat wal afiat. 
| Tafsir al-Baedhoowy 1/60 |. 


Adel ga Ainan YAA | Ga ola Gal ed) 


Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dengan ketaatan dibalas kebaikan (surga). | Tafsir al- 
Jalaalain 1/607 |. 

Al Bot! IP ALI ya Aiiolitaa Ainan Up Ainadel Aa Jla2 IU Lil adl Gang) Tisao LAIN oa 3 Iykmnt sell 

cri AYI Gsaa OS Ida dad erandl BIA A1 AA JEy md, mad 1 Ilusi JEy , 3S Slot Jj Blanmadi 

LM eos Gde AA nil WES abg, Uyamdel Big Ttiily padi g0g Anne Wall ola 3 (All Kol Nyioel 


Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan artinya orang-orang yang 
berbuat kesalehan didunia ini ganjarannya kebaikan yang dilipatgandakan dari satu hingga 
sepuluh hingga 700 hingga hitungan yang tak ternilai saking banyaknya. Menurut ad-Dhohaak 
memperoleh kebaikan artinya pertolongan dan kemenangan. Menurut al-Mujaahid memperoleh 
kebaikan artinya rizki yang baik. Bila berdasarkan dua pendapat ini arti memperoleh kebaikan 
dapat diartikan juga dia memperoleh saat hidup di dunia berupa pertolongan, kemenangan, rizki 
yang baik dan lain sebagainya yang termasuk segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada 
hamba-hambaNya di dunia. | Tafsiir al-Khoozin IV/88 J. Wallaahu A'lam 


0315. TAFSIR : ALLAH SWT SANG PENGUASA 'ARSY 
PERTANYAAN : 
Ahmad Rifki Mubarok 
Assalaamu 'alaikum. Tolong di-share tafsir serangkaian kata "'STAWA 'ALAL 'ARSYI" surah Toha. 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam 
PN GAB em 

Any Bl Segar AE Sad y IL Ad AAA 

Allah berfirman: 


(LL 3 Gopi dag pe AS ad 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 331 ) 


“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua 
segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (AS. as-Syura: 11). 


Penjelasan : Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Guran yang berbicara tentang tanzih 
(mensucikan Allah dari menyerupai makhluk), at-Tanzih al Kulliy: pensucian yang total dari 
menyerupai makhluk. Jadi maknanya sangat luas, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah 
maha suci dari berupa benda, dari berada pada satu arah atau banyak arah atau semua arah. 
Allah maha suci dari berada di atas arsy, di bawah arsy, sebelah kanan atau sebelah kiri arsy. 
Allah juga maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, berpindah dari satu 
keadaan ke keadaan yang lain dan sifat-sifat benda yang lain. Al-Imam Abu Hanifah berkata : 


2 5 
"Mustahil Allah menyerupai makhluk-Nya". 


Dengan demikian Allah tidak menyerupai makhluk-Nya, dari satu segi maupun semua segi. Al- 
Imam Malik berkata: 


Na Ea 
"Kayfa ( bagaimana, sifat-sifat benda) itu mustahil bagi Allah". 


Perkataan al-Imam Malik ini diriwayatkan oleh al-Hafizh al-Bayhagi dengan sanad yang kuat. 
Maksud perkataan al-Imam Malik ini adalah bahwa Allah maha suci dari al Kayf (sifat makhluk) 
sama sekali. Definisi al Kayf adalah segala sesuatu yang merupakan sifat makhluk seperti duduk, 
bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak dan lain-lain. 


za9 B0... 0 90. 0... 90. 30 0.3 0-0 Bd. 0. B0 0, 50. Mo Ie 90 9 LX 20 Soko -09 

8 adl dy OS Oky Latuo OS Ol ema Ya His Jml, ly NOS L akap pem dd La Aa jali elake Jis 3 papua 
2 g 5 m0102 3 LoL. 9 DBD 5 Ao Dio LA NA an jap 

pgyaona IS MEI, dagdoua pala 2 gkoua, 


"Menurut ulama tauhid yang dimaksud dengan al-mahdud (sesuatu yang berukuran) adalah 
segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al-hadd 
(batasan) menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-Dzarrah (sesuatu yang 
terlihat dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela) mempunyai ukuran dan disebut 
Mahdud demikian juga arsy, cahaya, kegelapan dan angin masing-masing mempunyai ukuran dan 
disebut Mahdud ". 


Penjelasan : Allah berfirman : 
- 38 Pa) Lan. 09 90. - 9 Papa 8 1 So. 9 
(d3 AI dgan) pgilg SLalI Jaan GNI Lyla Glee SAI Ah Aa 


"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan 
cahaya" (AS. al An'am : 1). 


Dalam ayat ini Allah ta'ala menyebutkan langit dan bumi, keduanya termasuk benda yang dapat 
dipegang oleh tangan (Katsif). Allah juga menyebutkan kegelapan dan cahaya, keduanya 
termasuk benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan (Lathif). Ini memberikan pemahaman 
kepada kita bahwa pada Azal (keberadaan tanpa permulaan) tidak ada sesuatupun selain Allah, 
baik itu benda katsif maupun benda lathif. Dan ini berarti bahwa Allah tidak menyerupai benda 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lathif maupun benda katsif. 


Allah ta'ala menciptakan alam ini terbagi menjadi dua bagian: benda dan sifat benda. Benda 
terbagi menjadi dua: Pertama: benda katsif yaitu benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti 
pohon, manusia, air dan api. Kedua: Benda Lathif, yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh 
tangan seperti cahaya, kegelapan, ruh, udara. Masing-masing benda memiliki batas, ukuran, dan 
bentuk, Allah berfirman: 


(Bia) Jing an sj 1g 
"Segala sesuatu bagi Allah memiliki ukuran (yang telah ditentukan)" (AS. ar-Ra'd: 8) 


Bahwa benda katsif memiliki ukuran adalah hal yang sudah jelas. Sedangkan mengenai bahwa 
benda lathif memiliki ukuran adalah sesuatu yang memerlukan pengamatan dan penelitian yang 
seksama. Cahaya misalnya memiliki tempat dan ruang kosong yang diisi olehnya, cahaya 
matahari menyebar ke areal/jarak yang sangat luas yang diketahui oleh Allah, ukurannya sangat 
luas. Sementara cahaya lilin ukurannya sangat kecil. Cahaya kunang-kunang yang berjalan di 
rerumputan di malam hari, Allah jadikan cahayanya sekecil itu. Cahaya yang paling luas adalah 
cahaya surga. Jadi masing-masing cahaya tersebut memiliki batas dan ukuran yang 
membatasinya. Kegelapan juga memiliki ukuran dan ruang kosong yang diisi olehnya. Kadang 
tempat kegelapan tersebut sempit dan kadang luas. Demikian juga angin memiliki tempat yang 
diisi olehnya. Para Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menimbangnya dan mengirimkannya 
sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah. Ada angin yang dingin, angin yang panas. Ada angin 
yang Allah kirimkan untuk menghancurkan suatu kaum, begitu juga ada angin yang dikirimkan 
sebagai rahmat. Jadi masing-masing angin tersebut memiliki timbangan yang telah ditentukan 
oleh Allah. Demikian juga, ruh memiliki ukuran. Ketika ruh berada pada tubuh manusia, ruh 
berukuran sama dengan badan orang tersebut dan ketika ruh berpisah, meninggalkan badan 
seseorang ia bertempat di udara tanpa menyatu dengan jasadnya. Kesimpulannya: setiap 
makhluk pasti memiliki tempat, baik tempat yang besar maupun yang kecil. 


Benda paling kecil yang diciptakan oleh Allah dan bisa dilihat oleh mata adalah haba'. Haba' 
adalah sesuatu yang kecil yang terlihat apabila sinar matahari masuk ke dalam rumah dari 
jendela, nampak seperti debu yang kelihatan oleh mata, benda ini disebut haba'. Memang masih 
ada lagi benda yang lebih kecil dari haba', yang bahkan tidak dapat dilihat oleh mata karena 
sangat kecilnya, walaupun demikian tetap saja benda tersebut memiliki bentuk yaitu bentuk yang 
paling kecil yang diciptakan oleh Allah yang disebut dalam istilah tauhid al-Jawhar al-Fard, bagian 
yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Al-Jawhar al-Fard adalah benda yang paling kecil yang diciptakan 
oleh Allah, al-Jawhar al-Fard adalah asal bagi semua benda. 


Semua benda ini memilki batas dan ukuran dan karenanya membutuhkan kepada yang 
menjadikannya dalam ukuran tersebut, dan dengan begitu benda tidak sah menjadi tuhan. 
Ketuhanan hanya sah berlaku bagi yang tidak memiliki ukuran sama sekali, yaitu Allah yang maha 
suci dari status Mahdud (Allah tidak memiliki batas dan ukuran). Makna Mahdud di sini tidak hanya 
berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk kecil saja akan tetapi sesuatu yang memiliki bentuk 
yang besar juga disebut Mahdud. 


Sedangkan al-A'radi adalah sifat benda seperti bergerak, diam, warna, rasa dan lain-lain. Jadi di 
antara sifat benda adalah bergerak dan diam, sebagian benda terus-menerus bergerak, yaitu 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 333 ) 


bintang, bahkan an-Najm al-Guthbi (bintang yang bisa menunjukkan arah kiblat) sekalipun 
bergerak, hanya saja gerakannya pelan dan bergerak di tempatnya. Sebagian benda lagi ada 
yang terus-menerus diam seperti tujuh langit yang ada. Sebagian benda lagi kadang diam dan 
kadang bergerak seperti manusia, malaikat, jin dan binatang. 


Termasuk di antara sifat benda juga adalah berwarna kadang sesuatu berwarna putih, ada yang 
berwarna merah, kuning atau hijau. Matahari juga memiliki sifat, di antara sifatnya adalah panas. 
Angin juga memiliki sifat di antara sifatnya adalah dingin, panas, berhembus dengan kuat atau 
pelan. 


Jadi Allah ta'ala yang menciptakan alam ini dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, maka 
Dia tidak menyerupainya, dari satu segi maupun semua segi. Allah ta'ala tidak menyerupai benda 
katsif maupun benda lathif dan juga tidak bersifat dengan sifat-sifat benda, Allah tidak menyerupai 
satupun dari segala sesuatu yang diciptakan-Nya, oleh karena itu Ahlussunnah mengatakan: 


MAN Pn CO ang 
"Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah". 


Allah menjadikan arah atas sebagai tempat bagi arsy dan para Malaikat yang mengelilinginya dan 
juga sebagai tempat bagi al-Lauh al-Mahfuzh dan lain-lain. Allah menjadikan manusia, binatang, 
serangga dan lain-lain bertempat di arah bawah. Jadi Dzat yang menciptakan sebagian makhluk 
bertempat di arah arsy dan sebagian yang lain di arah bawah mustahil bagi-Nya memiliki arah. 
Karena seandainya dikatakan dia berada di salah satu arah atau bertempat di semua arah niscaya 
akan ada banyak serupa bagi-Nya, padahal Allah telah berfirman: 


(IL 3 Copas Bagan) oi ALS ad 


"Tidak ada satupun yang menyerupai-Nya". Inilah agidah yang diyakini oleh semua kaum muslimin 
di negara-negara muslim: Indonesia, Mesir, Irak, Turki, Maroko, AlJazair, Tunisia, Yaman, Somalia 
dan daratan Syam, mereka semua dan yang lain di negara-negara lain semua mengajarkan 
keyakinan ini. 


Sedangkan orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang sama besarnya dengan arsy, 
memenuhi arsy atau separuh dari arsy atau meyakini bahwa Allah lebih besar dari arsy dari segala 
arah kecuali arah bawah atau bahwa Allah adalah cahaya yang bersinar gemerlapan atau bahwa 
Allah adalah benda yang besar dan tidak berpenghabisan atau berbentuk seorang yang muda 
atau remaja atau orang tua yang beruban, maka semua orang ini tidak mengenal Allah. Mereka 
tidak menyembah Allah, meskipun mereka mengira diri mereka muslim. Mereka bukanlah orang 
yang menyembah (beribadah) Allah, yang mereka sembah adalah sesuatu yang mereka 
bayangkan dan gambarkan dalam diri mereka, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Musibah 
mereka yang paling besar adalah bahwa mereka tidak memahami adanya sesuatu yang bukan 
benda. Oleh karena itu mereka -dengan segenap upaya- berusaha menjadikan Allah benda yang 
bersifat dengan sifat-sifat benda pula, lalu bagaimana bisa mereka mengaku mengenal dan 
memahami firman Allah: Laysa Ka Mitsli Syai' (AS. Asy-Syura: 11) dan beriman kepadanya?!! 
Seandainya mereka benar-benar mengetahui ayat tersebut dan beriman dengannya niscaya 
mereka tidak akan menjadikan Allah sebagai benda, karena alam ini seluruhnya adalah benda dan 
sifat-sifat yang ada padanya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(334 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Seandainya terjadi perdebatan antara orang-orang Musyabbihah (orang-orang yang 
menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) seperti orang Wahhabi -yang meyakini bahwa Allah 
adalah benda, yang memiliki ukuran- dengan orang yang menyembah matahari. Orang Wahhabi 
akan mengatakan kepada penyembah matahari: Anda, wahai penyembah matahari, matahari 
yang engkau sembah ini tidak berhak untuk menjadi tuhan. Penyembah matahari akan menjawab 
dan berkata kepada orang Wahhabi: bagaimana mungkin matahari tidak berhak untuk disembah, 
padahal bentuknya indah, manfaatnya sangat besar, anda bisa melihatnya dan saya juga 
melihatnya dan semua orang melihatnya, semua orang mengetahui dengan baik manfaatnya. 
Bagaimana mungkin agama saya batil dan agamamu benar, sementara anda menyembah 
sesuatu yang anda bayangkan dalam diri anda, anda tidak melihatnya dan kami juga tidak 
melihatnya, anda mengatakan tuhan anda adalah bentuk yang besar yang duduk di atas arsy ?!!. 


Orang Wahhabi tidak akan memiliki dalil 'agli (argumen rasional), seandainya orang Wahhabi 
mengatakan : al Guran telah menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam, Dia-lah yang 
berhak untuk disembah, tidak ada sesuatu selain-Nya yang berhak untuk disembah. Maka orang 
yang menyembah matahari tersebut akan mengatakan kepadanya: Saya tidak beriman dengan 
kitab suci anda, berikan kepada saya dalil 'agli bahwa matahari tidak berhak untuk dijadikan tuhan 
yang disembah dan bahwa apa yang anda sembah yang anda bayangkan (dalam benak anda) itu 
berhak untuk disembah! Maka orang Wahabi akan terdiam dan membisu. 


Sedangkan kita, Ahlussunnah memiliki jawaban yang rasional. Kita akan mengatakan kepada 
penyembah matahari : matahari yang anda sembah, yang mempunyai ukuran tertentu dan bentuk 
tertentu, pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran dan bentuk tersebut. 
Sedangkan tuhan kami, Ia adalah sesuatu yang ada tetapi tidak menyerupai segala sesuatu yang 
ada, tidak menyerupai sesuatupun dari makhlukNya, Dia tidak memiliki ukuran, tidak memiliki 
bentuk, tidak memiliki arah, tidak memilki tempat dan tidak memiliki permulaan. Inilah Dzat yang 
ada, yang kami sembah yang dinamakan Allah. Dialah yang berhak untuk disembah. Dia yang 
menciptakan matahari yang anda sembah, manusia dan segala sesuatu yang lain. 


Seorang Sunni, penganut akidah Ahlussunnah ketika mengeluarkan hujjah 'agli ini tanpa 
mengatakan: Allah ta'ala berfirman demikian, telah mampu mengalahkan orang kafir yang 
menyembah matahari tersebut. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk 
kepada keyakinan yang benar ini, kita tidak akan menemukan kebenaran dan petunjuk semacam 
ini seandainya tidak karena mendapat petunjuk Allah. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah 
meridlainya- berkata: 


LA Ip 25 c0t20 2 20. — 0. Mo20- - - @,... 9. 
(at ad lg) Donal HILI Joe A3 d gdoua UI Ol 2 ya 


"Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak 
mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)" (Diriwayatkan oleh Abu 
Nu'aym (W 430 H) dalam Hilyah al-Auliya, juz 1, h. 72). 


Penjelasan : Maksud dari perkataan sayyidina Ali ini adalah bahwa orang yang berkeyakinan atau 
beranggapan bahwa Allah adalah benda yang besar atau kecil maka dia adalah kafir, tidak 
mengenal Allah, seperti orang yang meyakini bahwa Allah menempati salah satu arah seperti arah 
atas. Karena dengan keyakinan seperti ini orang tersebut telah menjadikan Allah mahdud 
(memiliki ukuran), padahal setiap yang mahdud (berukuran besar atau kecil) pasti membutuhkan 
kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut, sementara yang membutuhkan itu lemah dan 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 335 ) 


yang lemah mustahil menjadi tuhan. 


Dengan demikian dalam perkataan sayyidina Ali ini terdapat dalil yang jelas bahwa Allah maha 
suci dari hadd (ukuran) sama sekali. Maka barangsiapa yang menyandarkan kepada Allah sifat 
duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak maka sesungguhnya dia tidak 
mengenal Allah, dan barangsiapa berkeyakinan demikian terhadap Allah maka sesungguhnya ia 
seorang kafir yang rusak akidahnya. 


Haba' memiliki ukuran, semut memiliki ukuran, manusia memiliki ukuran, matahari memiliki 
ukuran, langit memiliki ukuran, arsy memiliki ukuran. Jadi masing-masing yang disebutkan 
memiliki ukuran dan membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. 


Jadi, setiap sesuatu yang memiliki ukuran pasti dia adalah makhluk, yang membutuhkan (kepada 
selainnya) dan lemah maka tidaklah sah baginya sifat ketuhanan. Ketuhanan hanya sah bagi yang 
tidak memiliki bentuk dan ukuran: yaitu Dialah Allah yang tidak membutuhkan kepada seluruh 
alam, Dialah yang tidak mempunyai bentuk dan ukuran. Al-Imam al-Ghazali (semoga Allah 
merahmatinya) berkata: 


dad BA YAA mai 
“Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah”. 


Artinya barangsiapa yang tidak mengenal Allah dengan menjadikan-Nya memiliki ukuran yang 
tidak berpenghabisan misalnya maka dia adalah kafir. Dan tidak sah bentuk-bentuk ibadahnya 
seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi ( 227-321 H) 
berkata: 


L. 030 .. 8 » 8. 0 0 0 -. Pan -.. - Lo. 20 082 0 1 o- Pena 
Herisa! ALS Kanal Ill deg Y Ol SAY, OSN, by aoi 2 (Al am) 


"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran 
sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) 
maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). 
Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan 
belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut". 


Penjelasan : Al-Imam ath-Thahawi adalah Ahmad bin Muhammad bin Sallamah, lahir tahun 227 
H. Jadi beliau masuk dalam makna hadits yang disebutkan oleh Rasulullah shallallahu 'alayhi 
wasallam : 

Ar Hk yan BS HENGN  GA yA Ya 
"Sebaik-baik abad adalah abad-ku, kemudian satu abad setelahnya, kemudian satu abad 
setelahnya" (HR. at-Tirmidzi) 


Al-lmam ath-Thahawi menyebutkan perkataannya tersebut dalam kitab penjelasan agidah 
Ahlussunnah wal Jama'ah, yang kitab ini telah dianggap baik dan diterima oleh seluruh ummat 
Islam dari generasi ke generasi. 


Makna dari “Ta'ala” adalah bahwa Allah maha suci 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maksud perkataan ath-Thahawi bahwa Allah maha suci dari "Hudud” adalah bahwa Allah maha 
suci dari Hadd sama sekali. Hadd adalah benda dan ukuran, besar maupun kecil. Suatu benda 
pasti berada pada suatu tempat dan arah. Sedangkan Allah maha suci dari berupa benda, berarti 
Allah ada tanpa tempat. Seandainya Allah adalah benda niscaya akan ada banyak serupa bagi- 
Nya, padahal Allah ta'ala telah berfirman: 


TA 3 JAS dya) JEN Al Tya 
"Janganlah kalian membuat serupa-serupa bagi Allah"(@S. an-Nahl: 74) 


Dengan demikian barangsiapa mengatakan bahwa Allah memiliki hadd yang hadd tersebut tidak 
ketahui oleh kita, hanya Allah saja yang mengetahuinya maka sungguh orang ini adalah seorang 
yang kafir, karena dengan demikian dia telah menetapkan Allah sebagai benda yang memiliki 
bentuk dan ukuran. Maksud perkataan ath-Thahawi "La Tahwihi al-Jihat as-Sittu...” bahwa Allah 
mustahil berada di salah satu arah atau di semua arah karena Allah ada tanpa tempat dan arah. 
Enam arah yang dimaksud adalah adalah atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Maksud 
perkataan ath-Thahawi "Ka Sa-ir al-Mubtada'at” adalah bahwa semua makhluk diliputi oleh arah, 
sedangkan Allah tidak menyerupai makhluk-Nya dari satu segi maupun semua segi dan Allah 
tidak bisa digambaarkan dalam hati dan benak manusia. al-Imam Ahmad ibn Hanbal 
mengatakan: 


8 9 0 8. Lana - A0... 9... 0. 
(ii Jai! pe otg) V3 Sa dB Clay S3) yaai Lagu 


"Apapun yang terlintas dalam benak kamu (tentang Allah), maka Allah tidak seperti itu". 
(Diriwayatkan oleh Abu al Fadll at-Tamimi). 


Jika ada pertanyaan: Bagaimana hal demikian itu bisa terjadi (bahwa ada sesuatu yang ada tetapi 
tidak bisa dibayangkan dan digambarkan dengan benak)? Jawab: Bahwa di antara makhluk ada 
yang tidak bisa kita bayangkan akan tetapi kita harus beriman dan meyakini adanya. Yaitu bahwa 
cahaya dan kegelapan keduanya dulu tidak ada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa 
membayangkan pada dirinya bagaimana ada suatu waktu atau masa yang berlalu tanpa ada 
cahaya dan kegelapan di dalamnya?! Meski demikian kita wajib beriman dan meyakini bahwa 
telah ada suatu masa yang berlalu tanpa dibarengi dengan cahaya dan kegelapan, karena Allah 
berfirman: 


Low 3 Pan 
Dee) oh SEN Jay 


"..dan Dia yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya" (AS. Al-An'am: 1). Artinya bahwa Allah 
yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya dari yang sebelumnya tidak ada. Jika demikian 
halnya yang terjadi pada makhluk, maka lebih utama kita beriman dan percaya tentang Allah Yang 
mengatakan tentang Dzat-Nya: Laysa Kamitslihi Syai' (AS. Asy-Syura: 11), maka Allah tidak 
tergambar dalam benak dan tidak diliputi oleh akal, Allah ada, maha suci dari bentuk dan ukura, 
ada tanpa tempat dan arah. Al-Imam ath-Thahawi juga berkata: 


AS AR pal laa oa Gina Al Ine yag 


“Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir”. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 337 ) 


Penjelasan : Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir. 
Sifat-sifat manusia banyak sekali. Sifat yang paling nyata adalah baharu, yakni "ada setelah 
sebelumnya tidak ada”. Di antara sifat manusia juga adalah mati, berubah, berpindah dari satu 
keadaan ke keadaan yang lain, bergerak, diam, infi'al (merespon peristiwa dengan kegembiraan 
atau kesedihan atau semacamnya yang nampak dalam raut muka dan gerakan anggota tubuh), 
turun dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas, berpindah, memiliki warna, bentuk, panjang, 
pendek, bertempat pada suatu arah dan tempat, membutuhkan, memperoleh pengetahuan yang 
baru, terkena lupa, bodoh, duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak, berjarak, 
menempel, berpisah dan lain-lain. Jadi barangsiapa mensifati Allah dengan salah satu sifat 
manusia tersebut maka dia telah kafir. Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (W 578 H) dalam al-Burhan al- 
Mu-ayyad berkata: 


0,0 04 o L 9. Rm - L 9... Lan - 8-9. OR. 2. 0204 
ASI Iyan La SMS OP Tdp SESI Aga MAS La jala Ula ja AS ILES Tp ya 


“Hindarkan agidah kamu sekalian dari berpegang kepada zhahir ayat al @ur'an dan hadits yang 
mutasyabihat, sebab hal demikian merupakan salah satu pangkal kekufuran”. 


Penjelasan : Al-Imam ar-Rifa'i hidup pada abad ke enam hijriyyah, beliau adalah seorang ahli 
hadits, ahli tafsir, pengikut al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dalam rumusan agidah dan pengikut 
madzhab Syafi'i dalam figih. Beliau adalah orang paling mulia dan paling alim di masanya. Beliau 
sangat menekankan tanzih (mensucikan Allah ta'ala dari menyerupai makhluk). Di antara 
perkataan beliau dalam masalah tanzih adalah perkataan yang beliau sebutkan dalam kitab al- 
Burhan al-Muayyad tersebut. Maksud perkataan beliau adalah bahwa orang yang mengambil 
zhahir sebagian ayat al Guran dan hadits Nabi, yang memberikan persangkaan bahwa Allah 
adalah benda yang bersemayam di atas arsy atau bahwa Allah berada di arah bumi atau bahwa 
Allah mempunyai anggota badan, bergerak dan yang semacamnya maka orang tersebut telah 
kafir. Seperti orang yang menafsirkan ayat: 


3 ab) Seal HA Se 


dengan duduk maka orang tersebut telah kafir. Karena mengatakan duduk bagi Allah adalah 
cacian terhadap-Nya sebab duduk adalah sifat malaikat, Jin, manusia, anjing, babi dan monyet. 
Makna ayat tersebut yang benar adalah bahwa Allah maha menguasai arsy. Makna ini layak bagi 
Allah karena Allah telah menamakan Dzat-Nya: 


(B9 maya) Ag AI AI 


"Allah maha esa lagi maha berkuasa”. Oleh karena itu orang-orang Islam biasa menamakan anak 
mereka dengan Abdul @ahir atau Abdul @ahhar, tidak ada seorangpun yang menamakan anaknya 
Abdul Jalis atau Abdul Ga'id. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa Allah berada di atas 
arsy dengan ada jarak antara Allah dengan arsy, artinya tanpa menyentuhnya maka tetap saja dia 
seorang yang kafir. Karena setiap sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain pasti 
berkemungkinan berukuran sama dengan sesuatu tersebut atau lebih besar atau lebih kecil. Dan 
segala sesuatu yang menerima ukuran maka dia adalah makhluk, yang membutuhkan kepada 
yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. 


Adapun pernyataan sebagian kaum Musyabbihah seperti kaum Wahhabiyah sekarang bahwa 
Allah berada di atas arsy yang di atas arsy tersebut tidak ada tempat pernyataan ini terbantahkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(338 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan hadits riwayat al-Bukhari, al-Bayhagi dan lainnya bahwa Rasulullah bersabda: 
Mamak AE inn) Ol RAN Ip eks 2 pay AS GS II SA og 


"Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk menciptakan kitab (tulisan) yang terletak di 
atas arsy dan dimuliakan oleh Allah yang berbunyi sesungguhnya (tanda-tanda) rahmat-Ku lebih 
banyak dari (tanda-tanda) murka-Ku" (HR. al-Bukhari, al-Bayhagi dan lainnya). Dan dalam riwayat 
Ibnu Hibban dengan redaksi: 


KA pp ah 
"Dan dia arsy terangkat (diletakan) di atas arsy". 


Dengan demikian hadits ini adalah dalil bahwa di atas arsy terdapat tempat. Karena bila di atas 
arsy tidak ada tempat maka tentu Rasulullah tidak akan mengatakan bahwas kitab tersebut 
diletakkan di atasnya. Adapun kata “Indahu” dalam hadits tersebut adalah dalam makna 
“dimuliakan”, karena penggunaan kata “Inda” mengandung makna untuk memuliakan, 
sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang saleh: 


(AT tp) JPN Cenilanaal Uya Ulu “ih 


Kata “Indana...” dalam ayat ini artinya untuk memuliakan bukan untuk menyatakan bahwa Allah 
berada pada tempat yang bertetanggaan atau bersampingan dengan tempat orang-orang saleh 
tersebut. Dengan demikian dalam keyakinan kaum Musyabbihah yang menetapkan Allah 
bertempat di atas arsy telah menjadikan kitab tersebut di atas sebagai keserupaan bagi-Nya. Ini 
artinya sama saja mereka telah mendustakan firman Allah: “Laysa Kamitslihi Syai' (As. Asy-Syura: 
11). Demikian juga orang yang memahami firman Allah: 

SAN HA da sn at kan PPA Dj Gie ga IK Ol 
dengan menafsirkan bahwa Allah berada pada arah bawah atau arah bumi kemudian naik ke arah 
atas lalu menciptakan langit, kemudian Dia naik ke arsy lalu bersemayam (bertempat) maka orang 
ini telah menjadi kafir. Makna ayat yang benar adalah bahwa Allah yang telah menciptakan langit 
dan bumi dan bahwa Allah sebelum menciptakannya telah menguasai arsy. Kata “tsumma” artinya 
dalam makna "wa", maknanya “dan”. Al-lmam Abu Manshur al-Maturidi berkata: Firman Allah: 


PAI Sega 
artinya adalah " sungguh Allah telah menguasai arsy ". 
Begitu pula orang yang menafsirkan firman Allah: 
15 aan di 2 SIP UG 


diartikan dengan anggota tubuh atau bahwa Dia berada pada arah bumi maka dia seorang yang 
kafir. Makna yang benar, Wajhullah adalah Kiblat Allah, sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam 
Mujahid: murid dari sahabat Abdullah ibn Abbas. 


Demikian pula orang yang memahami firman Allah: 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 339 ) 


0-0. w . - - da 
(38 yaa) Ayo YI la 23 JS 


dengan mengartikan bahwa alam ini adalah sesuatu maka ia akan punah, begitu pula Allah adalah 
sesuatu maka Dia akan punah, dan tidak ada sesuatu yang kekal dari Allah kecuali bagian wajah 
saja maka orang ini dihukumi kafir. Pemahaman buruk seperti ini sebagaimana penafsiran 
seorang Musyabbih yang bernama Bayan ibn Sam'an at-Tamimi. Adapun makna yang benar dari 
kata "Wajhahu..” di atas adalah dalam makna "kerajaan”, atau dalam makna "sesuatu yang bisa 
mendekatkan diri kepada Allah” sebagaimana takwil ini telah dinyatakan oleh al-Imam al-Bukhari 
dan al-Imam Sufyan ats-Tsauri. 


Demikian juga orang menafsirkan firman Allah tentang perahu Nabi Nuh: 
Ad 2 ai Casl as 


dengan anggota tubuh (mata) maka orang tersebut telah kafir. Adapun makna yang benar adalah 
"memelihara”, artinya bahwa perahu Nabi Nuh tersebut berjalan dengan ”"pemeliharan” dan 
"penjagaan" dari Allah sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh para ahli tafsir. 


Demikian pula orang yang memahami firman Allah: 
d0 mail mal Ip Aa 


dalam pengertian anggota tubuh maka orang tersebut telah kafir. Makna yang benar kata ”yad” di 
sini adalah "al-'ahd”: artinya "janji" sebagaimana telah ditafsirkan oleh para ulama. 


Demikian pula orang yang menafsirkan firman Allah: 

(22 : mil) Bs Ol, &, Aa 
dalam makna bahwa Allah bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka 
orang tersebut telah kafir. Makna yang benar adalah "datang kekuasaan Allah”, artinya tanda atau 
pengaruh dari sifat kuasa-Nya, sebagaimana demikian telah ditafsirkan oleh al-Imam Ahmad ibn 


Hanbal (sebagaimana telah diriwayatkan oleh al-Hafidz al-Baihagi dengan sanad yang kuat dari al- 
Imam Ahmad). 


Demikian juga dengan orang yang menafsirkan firman Allah: 
A6 HAN PI SG Tanah ON LL 3 Ta ai 


dengan mengatakan bahwa Allah mengambil tempat dilangit maka orang tersebut telah kafir. 
Makna yang benar dari maksud "man fi as-sama” adalah "Malaikat", sebagaimana pemahaman ini 
telah dinyatakan oleh Syaikh al-Huffadz al-Imam Zainuddin Abdrrahim al-Iragi dalam kitab al- 
Amaliy al-Mishriyah. Dalam menafsirkan hadits: 


9 0 01 0. 0. 0 0. 01. 9 
Sama (Bea Kap PI Pa Iyan 


"Sayangilah oleh kalian orang yang berada di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang 
berada di langit”, al-Imam al-'Iragi menafsirkannya dengan hadits riwayat lain dengan redaksi: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sa Jt Kana PI Ja Nyai 


"Sayangilah oleh kalian penduduk bumi niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit", 
karena hadits yang kedua ini sangat jelas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah 
para Malaikat. 


Demikian juga orang yang menafsirkan hadits al-Jariyah as-Sauda yang terdapat dalam riwayat al- 
Imam Muslim dengan berkesimpulan bahwa Allah mengambil tempat di arah atas (berada di 
langit) maka orang ini telah kafir. Hadits ini oleh sebagian ulama tidak diambil dengan alasan 
bahwa hadits tersebut adalah mutharib (hadits yang memiliki banyak redaksi yang satu sama 
lainnya berbeda-beda), karenanya mereka manganggapnya cacat, disamping karena telah 
menyalahi dasar keyakinan. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menghukumi ke-islam-an 
seseorang hanya karena mengatakan "Allah di langit", karena kata-kata ini adalah keyakinan 
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin kata-kata "Allah di langit" sebagai tanda 
bagi keimanan seseorang?! 


Sebagian ulama lainnya menerima hadits ini: namun tidak dipahami dalam makna zhahirnya, 
tetapi mereka mentakwilkannya. Bahwa pertanyaan Rasulullah kepada budak perempuan tersebut 
adalah dalam makna "Bagaimana engkau mengagungkan Allah?”. Dan makna jawaban budak 
tersebut "Fi as-Sama” adalah dalam pengertian "sangat tinggi derajat-Nya”. Maka berdasarkan 
pemahaman dua pendapat ulama tersebut di atas tidak ada jalan bagi orang-orang Wahhabi untuk 
membatah kita. 


Begitu juga dengan orang yang menafsirkan hadits Nabi: 

0 4. 0 0 A0 0 ae. 0 0 020.0. 301 Lp og 4 48 0-0 -d -w Lo... 3 an n1n no Be 3 o- 

2 dala (dl ad Kedai High Sya Uji AN JIN SE An cal GAN slalah Ii al IS Ileiy BI Lan J3 
Ae an an 


dengan menafsirkan bahwa Allah bergerak dan turun dari atas ke langit dunia dan berdiam di sana 
sampai terbit fajar kemudian setelah itu Dia naik ke arah arsy maka orang tersebut telah menjadi 
kafir. Yang sangat mengherankan dari kaum Musyabbihah, seperti kaum Wahhabiyyah sekarang, 
mereka meyakini bahwa Allah sama besar dengan arsy, lalu mereka mengatakan bahwa Allah 
turun ke langit dunia, padahal mereka tahu bahwa besarnya langit dunia dibanding besarnya arsy 
seperti setetes air dibanding lautan luas, ini artinya dalam keyakinan mereka bahwa Allah ketika 
turun ke langit dunia menjadi sangat kecil, na'udzu Billah. Ini merupakan bukti nyata akan 
kebodohan akal mereka. Lalu dengan pemahaman tersebut mereka juga berarti menetapkan 
bahwa perbuatan Allah hanya turun dan naik saja agar bersesesuaian dengan masing-masing 
sepertiga akhir malam di setiap bagian bumi ini oleh karena sepertiga akhir malam itu berbeda- 
beda satu wilayah dengan lainnya. Ini juga merupakan bukti nyata akan kebodohan akal mereka. 


Makna yangbenar dari hadits tersebut adalah bahwa Malaikat turun dengan perintah Allah ke 
langit dunia, hingga ketika datang sepertiga akhir malam maka mereka menyeru bagi penduduk 
bumi sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga terbit fajar: “Sesungguhnya Tuhan kalian 
berkata: Barangsiapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku beri ia, barangsiapa yang berdo'a 
kepada-Ku maka akan Aku kabulkan baginya, barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku 
maka akan Aku ampuni ia”. Pemahaman ini sebagaimana terdapat dalam riwayat al-Imam an- 
Nasa-i dengan riwayat shahih bahwa Rasulullah bersabda: 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 341 ) 


o “Ie £ 3 339 SD ow 30. -— 0 @ 4 OLA @ 
Gold Lola pr JA JI ab Goes Ae Jam AN OL 


“Sesungguhnya Allah membiarkan malam berlalu hingga lewat separuh malam pertama, setelah 
itu lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeru (bagi penduduk bumi), maka ia 
berseru:.....”. 

Kemudian dari pada itu sebagian para perawi al-Imam Bukhari telah memberi harakat “Dlammah” 
pada kata “Yanzilu..” menjadi “Yunzilu...”, dengan demikian maknanya semakin jelas bahwa yang 
turun ke langit dunia tersebut adalah adalah malaikat, dengan perintah Allah. Kesimpulannya, 
siapapun yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, walaupun hanya dengan satu sifat 
saja, maka dia digolongkan sebagai Musyabbih Mujassim, dan sesuangguhnya seorang Mujassim 
itu seorang yang kafir sebagaimana dikatakan oleh al-Imam asy-Syafii. 


Adapun makna perkataan al-Imam ar-Rifa'i tersebut di atas adalah bahwa berpegangteguh 
dengan makna-makna zhahir dari teks-teks mutasyabihat, baik yang terdapat dalam al-@ur'an 
maupun hadits, maka hal itu telah menjatuhkan banyak orang dalam kekufuran, karena hal itu 
telah menjatuhkan mereka dalam keyakinan tasybih. Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i juga berkata: 


PPP o-.— Papan ORA 2 09 N 0.0 2. 
OA Yg HS Ih las sn pen yg OLI MIL 5 adl le 


“Puncak pengetahuan seseorang itu kepada Allah adalah dengan berkeyakinan bahwa Allah ada 
tanpa sifat benda dan tanpa tempat". 


Maksudnya adalah bahwa puncak yang dapat diraih oleh seorang hamba untuk mengenal Allah 
adalah meyakini keberadaan-Nya tanpa mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda, dan meyakini 
bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sesungguhnya ini inilah puncak pengetahuan 
(ma'rifah) kepada Allah dari para Nabi dan para Malaikat, serta para wali Allah. Karena mengenal 
(ma'rifah Allah) Allah bukan dengan cara membayangkan, bukan dengan cara memprakirakan, 
dan juga bukan dengan cara menyerupakan-Nya. Allah bukan benda dan Allah juga tidak dapat 
diperumpamakan oleh gambaran dan pikiran manusia. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran 
maka pasti bisa digambarkan oleh akal pikiran, sementara Allah bukan benda yang memiliki 
bentuk dan ukuran maka Dia tidak dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia. Mengenal Allah 
cukup dengan meyakini-Nya bahwa Dia Maha ada, tidak dengan membayangkan-Nya berada 
pada arah tertentu, seperti arah atas. 


Jika orang Wahabiy mengatakan: “Sesuatu yang ada itu harus memiliki arah dan tempat, 
bagaimana kalian mengatakan bahwa Allah ada tanpa arah dan tempat?!” kita katakan 
kepadanya bahwa jika Allah memiliki arah dan tempat niscaya Dia akan mempunyai banyak 
keserupaan, juga jika Dia memiliki arah maka berarti ada yang menjadikan-Nya pada arah 
tersebut, padahal setiap yang ”dijadikan” itu pastilah dia itu makhluk, bukan Tuhan. Demikian inilah 
makna yang dimaksud dari perkataan al-Imam Ahmad ar-Rifa'i di atas, dan beliau adalah seorang 
yang sangat mendalam dalam ilmu akidah, beliau telah mengungkapkan perkataannya tersebut 
dalam kitab “Halatu Ahl al-Hagigah Ma'a Allah “ . Sebagian ulama berkata: 


2. 0 0d - 90... 0. - - 0. OR. 0-0 
dalil pg2g Lidi Selma omi Klo 4 Kamal Jalar Clle 


“Hendaklah anda memperpanjang diam wahai orang yang punya akal, agar selamat di dunia dan 
akhirat / kiamat.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Perkataan ini diambil dari sabda Rasulullah kepada Abu Dzar: 
(Oles ol ly) Uap al le UI pe) Uli Ola Rohan UB pt ya VI santai Jar Ale 
“Hendaklah kamu memperpanjang diam kecuali kepada hal yang baik, karena demikian itu dapat 
megalahkan syaitan dan menolong kamu dalam urusan agamamu “ (HR. Ibnu Hibban). 
Seorang yang memiliki akal cerdas adalah orang yang selalu menghadirkan makna firman Allah: 
an aa 
“Tidaklah seseorang itu berucap dari sebuah perkataan kecuali dicatat oleh Malaikat Ragib dan 


Atid“ (AS. af: 18). Dia tidak akan berkata-kata kecuali bila ada manfaatnya. Wa Allah A'lam Bi 
Ash-Shawab, Wa Ilaih at-Tuklan Wa al-Ma'ab. 


0328. TAFSIR : ALIF LAAM MIIM 
PERTANYAAN : 
AL-Astafi'una Mazhab Imam Syafi'i 
Adakah yang tau makna aalif lam mim ? 
Arif Vidic Nemandja 
Mbah sekalian mau nanya, kalau Yaa Sin mbah ? 
JAWABAN : 
Zaine Elarifine Yahya 
Wallohu a'lamu bimuroodihi :) 
Mbah Jenggot II 
Ctrl!) er oya BEN SH da 2J8 AP 1s IP BANI Ul 9S Lol ta OP SI Liar al JB) 
coeg CAN AIYT aya yng VI Dj Lia adl CL ja pal eleia ya) Y 2 Upin ed CLS pad Upah js rae 
O geng 9 ale, O silau Ai tema "Ja Me (ad ads Bp Ot ct Ju .&brl3 ai ska 3 3 YI D Lan 
Al 2 VI HE (2) AS Ae lea peably (Ty Sel AP Ge lika (NU, CA paid eta HIU er Dg ISI He 
Ab gd oil da laka. (Ly Tin) Oya hi Cie DANG GUI, tina (By HIVI cahl AL plg cal Hal MUI, 


Tafsir Yaa Siin : 


SUIS 40 LE Saruw JBs “Ola G PSA, "yu" of dl) La Oluiu 9 cg Ion!) aah Menen 
Ibas dl le oya pa yA Hebat Gor Aaj PM IE, Ae 3. 
Masaji Antoro 


Alif laam miim "Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya" (AS, Al-Bagarah Ayat 1). 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 343 ) 


Biasanya tiap satu kata terdiri dari beberapa huruf, dan memberikan arti tertentu. Akan tetapi Allah 
swt telah memulai 29 surat dari 114 surat di dalam Kitab-Nya dengan huruf-huruf (ada pula 
dengan sebuah huruf) di mana setiap huruf di baca sendiri-sendiri, seperti ayat pertama dari surat 
Al-Bagarah ini. Sebagai contoh, Jl kita tidak membacanya "alam" Akan tetapi kita membacanya 
"alif laam miim". Huruf-huruf semacam ini, yang tak pernah ada sebelumnya di dalam bahasa 
Arab, di dalam istilah ulama Mufassiriin disebut "huruf Mugotto'ah", artinya huruf yang terpotong- 
potong, karena ia dibaca sendiri-sendiri, tak menyambung. 


"Alif Lam Mim" termasuk huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surah Alguran. 
Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan 
beberapa surah dari Alguranul Karim itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini, dan apa 
hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini ? 


Tentang soal pertama, maka para Mufassir berlainan pendapat, yaitu: 


1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf- 
huruf itu. Mereka berkata, "Allah sajalah yang mengetahui maksudnya." Mereka menggolongkan 
huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat yang tujuan Allah menurunkan huruf 
mugoththo'ah ini adalah untuk menguji para hambanya, apakah mereka akan beriman atau ragu- 
ragu dan mengingkarinya. 


Pendapat pertama ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar As Siddig, Umar bin Khattab, 
Ustman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud, - mengatakan bahwa huruf 
mugoththo'ah ini adalah rahasia Allah di dalam Al @uran, kita tidak mengetahui maksud dan 
artinya. Akan tetapi kita tetap harus membacanya dan beriman bahwa huruf mugoththo'ah 
tersebut diturunkan oleh Allah swt. 


2. Ada yang menafsirkannya. Mufassirin yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat 
mereka, yaitu: 


a. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat (keringkasan dari kata-kata), 
umpamanya Alif Lam Mim. Maka "Alif" adalah keringkasan dari "Allah", "Lam" keringkasan 
dari "Jibril", dan "Mim" keringkasan dari Muhammad, yang berarti bahwa Alguran itu 
datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada Alif Lam Ra: "Alif" 
keringkasan dari "Ana", "Lam" keringkasan dari "Allah" dan "Ra" keringkasan dari "Ar- 
Rahman", yang berarti: Saya Allah Yang Maha Pemurah. 


b. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai 
dengan huruf-huruf itu. 


c. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf- 
huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan "Alif" adalah "Alif", yang dimaksud 
dengan "Lam" adalah "Lam", yang dimaksud dengan "Mim" adalah "Mim", dan begitu 
seterusnya. 


d. Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Menurut para mufassir ini, huruf-huruf 
abjad itu disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari Alguranul Karim, hikmahnya 
adalah untuk "menantang". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 3aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tantangan itu bunyinya kira-kira begini: Alguran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu 
bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf abjad, seperti Alif Lam Mim Ra, Ka Ha 
Ya Ain Shad, Gaf, Tha Sin dan lain-lainnya. Maka kalau kamu sekalian tidak percaya 
bahwa Alguran ini datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari 
Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat 
yang seperti ayat Alguran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya tentu kamu juga dapat 
membuatnya. 


Maka ada "penantang", yaitu Allah, dan ada "yang ditantang", yaitu bahasa Arab, dan ada "alat 
penantang", yaitu Alguran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab, dan 
mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab itu menurut naluri mereka, karena di antara mereka itu 
adalah pujangga-pujangga, penyair-penyair dan ahli-ahli pidato, namun demikian mereka tidak 
bisa menjawab tantangan Alguran itu dengan membuat ayat-ayat seperti Alguran. Ada juga di 
antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Alguran itu, dengan mencoba 
membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Alguran itu, tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh 
orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri. Wallahu 
alam bis showaab.( Sumber : Tafsiir Ibn Katsiir surat alBagarah ayat 1 www.fb.com/ 
notes/135823006459305 ). 


Fig Khachu Jumfunk 


Saudara aL dari awal kan sudah ada jawabannya "allahu a'lamu bimurodihi/allah lah yang maha 
tau akan artinya". La ya'lamu ta'wilahu illa allah."tidak ada yang tau ta'wilannya kecuali allah"coba 
lihat di suroh ali imron ayat 6. Adapun ulama yang mengatakan alifnya allah, lam nya latip,itu bkan 
arti tapi asrorul huruf / rahasia huruf. 


3973. HURUF ALIF LAM MIM PADA AWAL SURAT 
AL-BAGOROH 
PERTANYAAN : 


2 Ani Fah ( Sxyberz Al-hagigi Ao'imun ) 
Assalamualaikum. Titip : ALif Laam Mimm ( surat pertama al-bagoroh), itu alifnya namanya alif 
apa ? terima kasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Alif Lam Mim, dalam kitab tafsir algurtuby dijelaskan bahwa ulama' ahli ta'wil guran berbeda 
pendapat mengenai huruf-huruf yang berada di awal surat,menurut 'amir, as sya'bi, sufyan as 
tsauri dan segolongan ulama' ahli hadis bahwa huruf-huruf tsb adalah rahasia Allah di dalam 
alguran, dan dalam setiap kitab dari kitab-kitab-Nya Allah memiliki rahasia di dalamnya, huruf- 
huruf tersebut termasuk al mutasyabih hanya Allah sendiri yang mengetahuinya, kita tdk wajib 
membicarakannya tetapi kita mengimani dan membacanya sebagaimana datangnya.pendapat ini 
juga datang dari abu bakar as siddig dan ali bin abu talib -semoga Allah meridhoi keduanya - 


Abul laits as samargondi menuturkan dari umar, usman dan ibnu mas'ud bahwa mereka berkata," 
huruf-huruf mugoto'ah termasuk rahasia yang tdk perlu ditafsirkan"abu hatim berkata," kami tdk 
menemukan huruf mugoto'ah di dalam alguran kecuali hanya di awal-awal surat, dan kami tdk 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 345 ) 


mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dengannya." 


Segolongan ulama' besar berkata : " bahkan kita wajib membicarakannya dan mengambil faedah 
dan makna-makna yang tersembunyi didalamnya ."segolongan ulama' ini juga berbeda pendapat, 
diriwayatkan dari ibnu abbas dan ali -semoga Allah meridhoi keduanya- berkata :" sesungguhnya 
huruf mugoto'ah dalam alguran adalah asma' Allah yang agung,hanya saja kita tidak tahu 
susunanya darinya."gotrub, al farro' dan selain keduanya berkata :" iyu adalah isyaroh thd huruf 
hija'iyah, Allah memberitahukannya kepada orang arab ketika Allah menjelaskan kepada mereka 
tentang alguran bahwa sesungguhnya Alguran tersusun dari huruf-huruf yang menjadi dasar 
kalam mereka, tujuannya agar ketidak mampuan mereka darinya menjadi lebih besar sebagai 
hujjah atas mereka, karena algur'an tdk keluar dari kalam mereka." 


Segolongan ulama' yang lain berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut menunjukkan pada nama- 
nama, diambil darinya dan dibuang sisanya,sebagaimana ucapan ibnu abbas dan juga selain 
beliau :" alif dari nama Allah, lam dari nama jibril, dan mim dari nama muhamamd shollallohu alaihi 
wasallam. "wagila : " alif adalah kunci asma-Nya Allah, lam adalah kunci asma-Nya Latiif, dan mim 
adalah kunci nama-Nya Majid " 


Abud dhuha meriwayatkan dari ibnu abbas tentang firman Allah alif lam mim, ibnu abbas 
berkata :" alif lam mim anallohu a'lam (aku Allah yang maha tahu), alif lam ro anallohu aro (aku 
Allah yang maha melihat alif lam mim shod anallohu afsholu (aku Allah yang maha memisah) jadi 
alif disitu menujukkan makna Ana /aku, lam menunjukan nama Alllah, dan mim makna a'lam 
"pendapat inilah yang dipilih oleh az zujaj. Wallohu a'lam. (ALF) 

- kitab tafsir al gurtuby (1/151-152) : 


dosmdl Jilal 48 sal S9 98 Jagldl Jal Alis cntial) Sad A8 Lu) Y JUS dl Jl: dl da3, 
WS yo DLS JS 8 Ag «Ulil 98 AU ha gd : uiidboll yo dclosg S gili Ulawg susul ,olc Jl9 
wes kS Liig Ls 033 LSI « la KS « ul usu Ya « daku les Al» isl SI Ulil yo K3 . ya. 
Said pom! Cu gal 39 . lagis Wl 105) Alb yul 2 le 003 Hall Su yul ye Jail Id (S9,9 
md sil ul JB3 . say SAI pgiSOll yo delotall G9 all : | JB agil dos ypl9 laicg ac yc 

ls s9 Ja WI Lo Sai Yg « ygmadl Jill 98 AL Lali 93 debt dg all 


kale 2 5 wall suleolg « bera Seat Ga ah Lead AS ul 2g d1 0S elolall yo gas JBs : 
Al aaal ll 93 daboial Ig all ul : Lai deg yule cal uc S3) : Snac Jlgil ade slh $3 Isalislg 
la AI le elagll 953 dl Holi wa ! led ueg eLallg Lb3 J3 » lgio dadi Wi Y Ul NI « abc 
dxall 3 gl dis Ad ac ISA ! ag0S elly lgio will 9d I9,3 Yo Libijo il UU Mba cs Ul 
van 3 all: Iggaw la « UJI elaisul Sic Uas il ! Kbs JB . ngdS 2 C4 AO) ale 
239 pgSlaual 9 Asia Abel Jl AIL agale JB akug Ale Al Lao Al Igiuoil lal « all IS 19 Sial 
Ig) Legowis  : L9B9 4Sos Ul Elow u2 195561 lo yS sial Ul S3) ! a38 JB3 . pgale doll paiu9 
Jp » dal agale Ui laagy Ui Uet0wd pc lau Ll gn dg sela Cal 3 A8 Igallg Uli 
AUl9 4 AU 50 WNI ? 0489 yul cogl JIES 3 Lgiio Cabien9 Lgio SSI elomal de Us d9 3 1nd ! dolan 
Salad dowal lite 2g « Al owl Alito WNI : Je89 » alug lc All no Son0 0 msollg « JasS yo « 
ANN Jelalil Ui: JB (JI) : Ji 98 yuks Lal US SMA gal 15953 - 3550 douul Elit mualig 
del sis0 LS S3 pyollg «ALI aa US SIH AUlg « bl iso yc Saji UG . Jusdl Al Li sooll « «5, 
Linn see Las asa J3 aeasi pos es Jasll artis 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/934532359902906/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(346 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/notes/934694186553390 
0360. TAFSIR : IHDINAS SHIROTOL MUSTAOIM 


Kata ihdinaa (tunjukkanlah kami) dalam ayat di atas merupakan bentuk kata perintah (fi'lu al-amr) 
dari kata hada-yahdii. Hada-yahdii sendiri artinya adalah memberi petunjuk kepada hal-hal yang 
benar. Kata hidayah merupakan bentuk fi'lu al masdar dari kata ini. Dalam “Tafsir Munir” karya Dr. 
Wahbah Az Zuhaily, hidayah ada lima macam. Satu hidayah ke hidayah yang lain bersifat 
hierarkis, di mana hidayah yang ada di bawahnya akan menyempurnakan hidayah yang ada di 
atasnya. Jadi semakin ke bawah maka semakin tinggi nilainya. Adapun kelima hidayah tersebut 
adalah sebagai berikut : 


Pertama, Hidayah Ilhami. Hidayah ini adalah fitrah yang Allah SWT berikan kepada semua 
makhluk ciptan-Nya. Contohnya, Allah SWT memberikan hidayah ilhami kepada lebah yang suka 
hinggap di bunga untuk mengambil saripatinya, dapat membangun sarang yang menurut para ahli 
adalah desain yang paling sempurna berdasarkan fungsinya. 


Seorang bayi yang lapar diberi hidayah ilhami oleh Allah SWT untuk menangis dan merengek- 
rengek pada ibunya agar diberi ASI. Siapakah yang mengajari lebah dan bayi tadi untuk 
melakukan hal tersebut? Tentunya kita yang beriman kepada Allah SWT akan menjawab: itulah 
kekuasaan Allah SWT yang telah memberikan hidayah ilhami kepada makhluk-Nya. Semua 
makhluk yang diciptakan Allah SWT akan menerima hidayah ini. Dalam bahasa kita, hidayah 
ilhami ini adalah insting, yang merupakan tingkat inteligensi paling rendah. 


Kedua, Hidayah Hawasi. Hidayah hawasi adalah hidayah yang membuat makhluk Allah SWT 
mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya adalah, ketika manusia 
mendapatkan kebahagiaan maka ia akan senang dan jika mendapatkan musibah maka ia akan 
sedih. Dalam istilah kita, hidayah hawasi ini adalah kemampuan inderawi. 


Hidayah hawasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka respon yang ditimbulkan dari sebuah 
peristiwa sangat tergantung dengan lingkungan kita. Jika lingkungan itu normal maka respon kita 
akan normal. Misalnya, orang yang mendapatkan musibah akan sedih karena lingkungannya 
mengajarkan untuk merespon peristiwa tersebut dengan bersedih. Di lain tempat dan waktu 
mungkin saja respon ini berubah karena lingkungannya merespon dengan hal yang berbeda. 
Maka untuk mendapatkan hidayah hawasi ini kita harus membuat atau mengondisikan agar 
lingkungan kita normal alamiah. 


Ketiga, Hidayah Agli (akal). Hidayah akal adalah hidayah yang diberikan khusus pada manusia 
yang membuatnya bisa berfikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam 
kehidupannya dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Hidayah akal akan bisa kita miliki 
manakala kita selalu mengambil pelajaran dari segala sesuatu, segala peristiwa, dan seluruh 
pengalaman hidup kita ataupun orang lain. Allah SWT berfirman: 


“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka 
pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan 
merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) 
Allah: Maka Allah mendatangkan bagi mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka- 
sangka. Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka, mereka memusnahkan rumah-rumah 
mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 347 ) 


itu) sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan”. (AS. Al-Hasyr (59J: 2). 


Yang dimaksud dengan ahli Kitab dalam ayat ini ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir pada masa 
Nabi Muhammad SAW di Madinah. Merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar 
dari Madinah karena mereka mengingkari Piagam Madinah. 


Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa mengambil hikmah dan “ibroh dari segala kejadian 
dalam kehidupan ini, dengan harapan kita tidak terjebak pada permasalahan yang sama. Hidayah 
akal ini akan bekerja dengan ilmu yang diperoleh, dari proses pembelajaran kehidupan yang telah 
dilakukan, yang kemudian digunakan untuk memilih respon yang terbaik bagi diri di masa 
mendatang. Semakin banyak kita mengambil pelajaran maka semakin tinggi kualitas hidayah akal 
kita. 


Namun Hidayah akal ini mempunyai keterbatasan dalam menyeragamkan respon terhadap 
sebuah kejadian untuk seluruh manusia. Ada pepatah “lain ladang, lain pula belalangnya. Lain 
kepala, lain pula isinya.” Mungkin respon tertentu baik menurut kita, akan tetapi belum tentu baik 
menurut orang lain. Maka diperlukan sebuah standar untuk menyeragamkan mana yang baik dan 
mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Jawaban untuk hal ini ada pada tingkatan 
hidayah selanjutnya. 


Keempat, Hidayah Dien (agama). Hidayah agama adalah sebuah panduan ilahiyah yang 
membuat manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan 
yang buruk. Hidayah agama ini merupakan standard operating procedure (SOP) untuk menjalani 
kehidupan. Tentunya yang membuatnya adalah yang Maha segala-galanya, yang menciptakan 
manusia itu sendiri, yaitu Allah SWT. Karena yang Allah SWT tentukan, pastilah itu yang terbaik. 
Allah SWT berfirman : 


“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
Mengetahui.” (AS. Al-Bagarah : 216). 


Maka apa saja yang ditentukan oleh agama, pastilah itu yang terbaik untuk kita. Hidayah agama 
ini bisa kita peroleh manakala kita selalu belajar dan memperdalan agama Islam ini. 


Seperti Allah SWT tegaskan dalam Al Guran: 


"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al Kitab, hikmah dan 
kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku 
bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (Dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang 
Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al Kitab dan disebabkan kamu tetap 
mempelajarinya.” (AS. Ali Imran : 79). 


Semua orang mampu mempelajari agama ini (Al Guran dan As Sunnah), akan tetapi tidak semua 
orang berkemauan untuk mengamalkan agama ini. Kemauan untuk mengamalkan agama akan 
berbanding lurus dengan sejauh mana kita bisa manggapai hidayah taufig. 


Kelima, Hidayah Taufig. Hidayah taufig adalah adalah hidayah yang membuat manusia hanya 
akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah taufig 
ibarat benih yang Allah SWT semaikan di hati yang tidak hanya bersih dari segala hama penyakit, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(348 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tetapi juga subur dengan tetesan robbani. Bersih dan suburnya hati akan terlihat dari pohon-pohon 
kebaikan dan amal yang tumbuh di atasnya. Hanya kesungguhan yang akan membuat kita pantas 
menerima hidayah taufig dari Allah SWT. Firman Allah SWT : 


"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang 
yang berbuat baik.” (AS. Al-Ankabuut : 69). 


Maka tidak ada jalan lain agar kita mendapatkan Hidayah Taufig Allah SWT, kecuali dengan jalan 
bersungguh-sungguh dan berjihad untuk menjalankan dan mengamalkan agama yang indah ini. 


Penutup 


Hidayah Allah SWT memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Semakin besar perjuangan 
dan kesungguhan kita, maka insya Allah kita akan semakin mudah mendapatkannya, karena 
semuanya tergantung kepada usaha kita. Hidayah Allah SWT ibarat sinar matahari yang 
menyinari seluruh alam ini, dan kita adalah penerima sinar tersebut. Jika kita membuka diri 
dengan hati yang bersih, maka kita akan mudah untuk mendapatkan sinar hidayah Allah SWT. 
Tapi jika kita menutupi hati dan diri kita dengan kotoran dan hama penyakit hati maka kita akan 
sulit untuk mendapatkan sinar hidayah-Nya. | Hakam elChugdrie J. 


0365. HERMENEUTIKA 
Oleh Muhib Aman Aly 


Latar belakang 

Al-Gur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup kaum muslimin telah sedang dan akan selalu 
ditafsirkan. Karena itu, dalam pandangan kaum muslimin, tafsir al-Guran adalah istilah yang 
sangat mapan. Akhir-akhir ini di negeri kita, hermeneutika sebagai metode penafsiran teks, 
sedang digandrungi oleh para intlektual dan para orientalis negeri seberang, dan digemakan oleh 
para pemikir islam moderenis seperti, Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Muhamad Arkoun, Nasr 
Hamid Abu Zaid dan lain-lain. padahal istilah hermeneutika adalah kosa kata filsafat barat yang 
juga sangat terkait dengan interpretasi Bibel. Oleh karena itu hermeneutika tidak layak 
disinonimkan dengan tafsir al-@ur'an yang memiliki konsep yang jelas, berurat dan berakar dalam 
Islam. Hermeneutika dibangun atas faham relatifisme. Hermeneutika menggiring kepada gagasan 
bahwa segala penafsiran al-@ur'an itu relatif, padahal fakta empiris menunjukkan para mufassir 
yang terkemuka sepanjang masa tetap memiliki kesepekatan-kesepakatan. Jika hermeneutika 
tetap digunakan sebagai sinonim terhadap tafsir, akan mengimplikasikan berbagai problematika 
yang ada didalam hermeneutika, juga terjadi didalam al-@ur'an. Tulisan di bawa ini akan 
mengungkap bahwa hermeneutika tidaklah layak untuk di anggap sebagai tafsir. 


Hermeneutika, Tafsir dan Ta'wil 

Secara etimologis, kata tafsir berasal dari bahasa Arab, Fassara, yang bermakna menerangkan 
atau menjelaskan. Kata tafsir disbutkan secara eksplisit di dalam al-Guran surat Al-Furgon (25: 
33) yang artinya: Tidaklah engkau orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu 
yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik 
penjelasannya. Secara terminologis, tafsir dimaksud adalah ilmu yang dengannya, pemahaman 
terhadap kitab Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah saw, penjelasan mengenai makna- 
makna kitab Allah swt dan penarikan hukum-hukum beserta hikmahnya itu dapat diketahui. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 349 ) 


Kata hemeneutika merupakan derivasi dari bahasa Yunani dari akar kata hermCneui, yang berarti 
menafsirkan. Hermeneutika di asosiasikan kepada Hermes, seorang utusan dewa dalam mitologi 
Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan dewata yang masih 
samar-samar kedalam bahasa yang dipahami manusia. Sumber-sumber perkamusan 
menyatakan, Istilah hermeneutika dimulai dari usaha para ahli teologi Yahudi dan Kristen dalam 
mengkaji ulang secara kritis teks-teks dalam kitab suci mereka untuk mencari "nilai kebenaran 
Bible". Mengapa dengan hermeneutika itu para teologi bertujuan mencari nilai kebenaran dadalam 
Bible? Jawabannya adalah, karena mereka memiliki sejumlah masalah dengan teks-teks kitab 
suci mereka. Mereka mempertanyakan apakah secara harfiyah Bible itu bisa dianggap Kalam 
Tuhan atau perkataan manusia. Hal itu disebabkan adanya perbedaan gaya dan kosa kata yang 
ditemukan pada berbagai pengarang Bible. Adanya perbedaan itulah yang menyebabkan Bible 
tidak bisa dikatakan Kalam Tuhan. Oleh sebab itu para teolog Kristen, memerlukan hermeneutika 
untuk memahami Kalam Tuhan yang sebenarnya. Mereka hampir bersepakat, bahwa Bible secara 
harfiyahnya bukanlah Kalam Tuhan. Keadaan ini berbeda dengan kaum Muslimin, yang yang telah 
bersepakat bahwa al-Guran adalah Kalam Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah saw. 


Kaum Muslimin juga bersepakat, bahwa secara harfiyah al-@ur'an itu dari Allah swt. Juga, kaum 
Muslimin sepakat, membaca al-@ur'an secara harfiyah adalah termasuk ibadah dan mendapat 
pahala, menolak bacaan harfiyah adalah kesalahan, membacanya secara harfiyah didalam sholat 
adalah syarat. Oleh sebab itu kaum Muslimin, berbeda dengan Yahudi dan Kristen, tidak pernah 
bermasalah dengan lafadz-lafadz harfiyah al-@uran. Perbedaan selanjutnya adalah, bahwa Bible 
kini ditulis dan dibaca bukan lagi dengan bahasa asalnya. Bahasa asal Bible adalah Hebrew untuk 
Perjanjian Lama, Greek untuk Perjanjian Baru, dan Nabi Isa sendiri berbicara dengan bahasa 
Aramic. Teks-teks Hebrew Bible pula mempunyai masalah dengan isu Orginality. Mengenai 
bahasa Hebrew sendiri, saat ini tak ada seorangpun yang masih aktif menggunakan bahasa 
Hebrew kuno. 


Oleh sebab ketiadaan bahasa Hebrew pada saat ini, maka wajarlah para teolog Yahudi dan 
Kristen mencari jalan lain untuk memahami kembali Bible melalui hermeneutika. Dalam hal ini 
hermeneutika kemungkinannya dapat membantu suatu karya terjemahan, lebih-lebih lagi, jika 
bahasa asalnya sudah tidak ditemukan lagi. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), filosof 
Protestan dari Jerman, yang dipercaya sebagai pendiri hermeneutika secara umum, menyatakan 
bahwa, diantara tugas hermeneutika itu adalah untuk memahami teks "sebaik atau lebih baik dari 
pada pengarangnya sendiri Maka wajarlah Bible yang dikarang oleh banyak orang itu 
memerlukan hermeneutika untuk memahaminya dengan cara yang lebih baik dari pengarangnya 
Bible itu sendiri. Adapun al-Guran, bagaimana mungkin terfikir oleh kaum Muslimin bahwa mereka 
dapat memahami al-Gur'an lebih baik dari Allah swt atau Rasulullah saw ?. Oleh sebab itu, dalam 
upaya pemahaman lebih dalam mengenai al-@ur'an, kaum Muslimin hanya memerlukan tafsir, 
bukan hermeneutika, karena mereka telah menerima kebenaran harfiyah al-@ur'an sebagai Kalam 
Allah swt. 


Kalau perlu lebih mendalam lagi, seperti dalam ayat-ayat Mutasyabihat, maka yang diperlukan 
adalah ta'wil. Perlu ditegaskan, dalam tradisi Islam, ta'wil tidaklah sama dengan hermeneutika, 
karena ta'wil, mestilah berdasakan dan tidak bertentangan dengan tafsir, dan tafsir berdiri diatas 
lafadz-lafadz harfiyah al-@ur'an. Jadi, sebagai suatu istilah, ta'wil dapat berarti, pendalaman 
makna. Imam Al-Jurjani (w. 816/1413) dalam kitab Ta'rifatnya menyatakan tentang hubungan 
tafsir dan ta'wl sebagi berikut : Ta'wil secara asalnya bermakna kembali. Namun secara syara' ia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


brmakna memalingkan lafadz dari maknanya yang dhohir kepada makna yang mungkin 
terkandung didalamnya, apabila makna yang mungkin itu sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah 
Rasulullah. Contohnya seperti firman Allah swt "Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati " (al- 
Anbiya': 95), apabila yang dmaksudkan disitu adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itulah 
tafsir. Tetapi apabila yang dimaksud disitu adalah mengeluarkan orang yang berilmu dari orang 
yang bodoh, maka itulah ta'wil . 


Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa ta'wil lebih dalam dari tafsir, dan tafsir itu berdasarkan 
kepada makna dhohir lafadz harfiyah ayat-ayat al-@ur'an. Jadi, sebenarnya terdapat banyak 
perbedaan antara tafsir dan hermeneutika. Bahkan terdapat ketidakmungkinan jika 
mengaplikasikan hermeneutika kedalam tafsir al-Gur'an. 


Dari sisi epistemologis, hermeneutika bersumber dari akal semata-mata, oleh karenanya 
hermeneutika memuat dhon (dugaan), syak (keraguan), mira' (asumsi), sedangkan didalam tafsir, 
sumber epistemologi adalah wahyu al-Gur'an. Karena itu, tafsir terikat dengan apa yang telah 
disampaikan, diterangkan dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman dalam surat al-Nahl 
(44). yang artinya : Telah kami turunkan kepadamu (Muhammad) Kitab tersebut, agar kamu 
jelaskan kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan (Allah) kepada mereka, dan 
agar mereka memikirkannya. Rasulullah saw menyampaikan, menerangkan dan menjelaskan isi 
al-@ur'an, jika ada diantara para sahabat yang bersilisih atau tidak mengerti mengenai kandungan 
ayat al-Guran, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah saw, akal tidak dibiarkan lepas 
landas melanglang buana, sebagaimana yang terjadi didalam hermeneutika. Akal yang liberal 
tanpa ikatan, akan dengan mudah menyalah tafsirkan ayat-ayat al-@ur'an. Setelah Rasulullah saw 
wafat, para sahabat menafsirkan ayat al-@ur'an dengan sangat hati-hati. Abu Bakar ra misalnya, 
mengatakan : "Bumi mana yang akan membawaku, dan langit mana yang akan menaungiku, jika 
aku mengatakan didalam Kitab Allah apa yang aku tidak ketahui" . 


Para sahabat menafsirkan al-Gur'an dengan berpegang kepada penafsiran yang telah diberikan 
oleh Rasulullah saw. Ketika menafsirkan al-@ur'an, para sahabat pertama-tama menelitinya dalam 
ayat-ayat al-Gur'an yang lain, karena ayat-ayat al-Guran satu sama yang lain saling menafsirkan. 
Setelah itu mereka merujuk pada penafsiran Rasulullah saw, sesuai dengan fungsi beliau sebagai 
penjelas terhadap ayat-ayat al-@ur'an. Sekiranya penjelasan tertentu tidak ditemukan didalam al- 
Gur'an dan Hadits, maka para sahabat berijtihad. Setelah generasi para sahabat, para tabi'in 
menafsirkan al-@uran dengan al-Guran, Hadits dan pendapat para sahabat, setelah itu baru 
dilakukan ijtihad. Pada masa para tabi'in, tafsir, belum merupakan disiplin ilmu tersendiri. Tafsir 
merupakan bagian dari Hadits. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tafsir tidaklah semena-mena, 
namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. 


Pada abad keempat hijryah, Imam Ibnu Jarir al-Thobari, menulis kitab Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al- 
Gur'an yang mengumpulkan segala berita dari para otoritas sebelumnya yang berkaitan dengan 
al-@ur'an. Al-Thobari menggunakan sistem isnad untuk menafsirkan al-@ur'an. Tujuannya adalah 
untuk menjaga agar penafsiran tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap bersandar kepada 
penafsiran yang otoratif. Pendekatan al-Thobari ini kemudian diikuti oleh para mufassir yang lain, 
seperti Ibnu Katsir dengan Tafsir al-Guran al-Karim, al-Suyuthi dengan tafsirnya al-Durr al- 
Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur dan lain-lain. Berbeda dengan tafsir yang sudah mapan didalam 
Islam, hermeneutika muncul didalam konteks peradaban Barat, yang didominasi oleh konsep ilmu 
yang skeptik. Karena itu konsep yang ditawarkan oleh para hermeneut tentang makna, 
kandungan, teori hermeneutika itu sendiri, terus menerus mengalami berbagai perubahan, 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 351 ) 


perbedaan dan bahkan pertentangan. Teori hermeneutika dibangun atas spekulasi akal. Karena 
itu, konsep dan teorinya tidak jelas sebagaimana penggunaan tafsir yang selalu terkait dengan al- 
Gur'an dan Hadits. 


"Ulumul Guran dan Kredibilitas Mufassir 

Selain tafsir al-@ur'an, ilmu-ilmu yang membantu dalam menafsirkan al-@ur'an sudah wujud 
dengan sangat mapan. Kajian secara lebih mendalam dan khusus serta sistimatis mencakup 
berbagi aspek didalam al-Guran, seperti al-Gira'ah, asbab al-nuzul, nasikh wa al-mansukh, tarikh 
al-Ouran, al-muhkan wa al-mutasyabihat, dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang telah disebutkan diatas, 
harus dimiliki oleh para mufassir, agar isi al-@ur'an tidak ditafsirkan semena-mena. Para mufassir 
harus memiliki kredibilitas supaya tidak terjadi penyimpangan penafsiran. Jika penafsiran al-Gur'an 
dilakukan dengan sesuka hati oleh siapa saja, maka akan terjadi banyak kebingungan dan 
kerancuan penafsiran, sebagaimana yang terjadi dalam kelompok Ahmadiyah, yang menafsirkan 
al-@ur'an sesuai dengan kepentingan golongannya. Menghindari hal-hal seperti itu, para penafsir 
harus memenuhi berbagai pra syarat. Imam al-Suyuthi menyebutknan bahwa, seorang mufassir 
harus menguasi nahwu, shorrof, istihgog, ma'ani, bayan, badi', giro'ah, ushuluddin, ushul al-figh, 
asbab al-nuzul, gishosh, nasikh wa al-mansukh, figh, dan hadits-hadits yang menerangkan al- 
Gur'an, disamping itu ia juga harus mengamalkan ilmunya . Pra syarat ini juga, yang membedakan 
dengan hermeneutika, yang membuka penafsiran seluas mungkin bagi siapa saja untuk 
menginterpretasikan teks. 


Saat ini para orientalispun sangat getol menafsirkan al-Guran. Karena itu, sangat banyak sekali 
ditemukan penafsiran yang memuat kepentingan mereka. Padahal para ulama' kita sejak dulu 
sudah menetapkan bahwa diantara syarat-syarat para mufassir adalah berkaitan dengan 
keberagamaan dan akhlag, yaitu memiliki akidah yang sahih, komitmen dengan kewajiban agama 
dan akhlag Islami. Al-Thabari, misalnya, mengemukakan bahwa syarat utama seorang mufassir 
adalah akidah yang benar dan komitmen mengikuti sunnah. Orang yang akidahnya cacat, tidak 
dapat dipercaya bisa mengemban amanah yang berkaitan dengan urusan keduniawian apalagi 
urusan keagamaan. 


Kesimpulan 

Walhasil, hermaneutika jelas berbeda dengan tafsir ataupun ta'wil, hermeneutika tidak sesuai 
untuk kajian al-@ur'an, baik dalam arti teologis atau filosofis. Dalam arti teologis, hermeneutika 
akan brakhir dengan mempersoalkan ayat-ayat yang sudah dhohir dari al-Guran dan 
menganggapnya sebagai problematik. Diantara kesan hermeneutika teologis ini adalah adanya 
kesan keragu-raguan terhadap Mushaf Utsmani yang telah disepakati oleh kaum Muslimin. 
Keinginan para pemikir moderen, Muhammad Arkon misalnya, untukmen-"Deconstruct" (merubah 
ulang) Mushaf Utsmani , adalah pengaruh dari hermeneutika teologis ini. Pendapat Nasr Hamid 
Abu Zaid yang menyatakan bahwa, posisi Nabi Muhammad saw, sebagai semacam pengarang al- 
Gur'an, Nabi Muhammad saw sebagai seorang Ummiy, bukanlah penerima wahyu pasif, tetapi 
mengolah redaksi al-@ur'an, sesuai dengan kondisinya sebagai manusia biasa, setelah al-@ur'an 
disampaikan oleh Rasulullah saw kepada umatnya, maka telah berubah menjadi teks Insani bukan 
teks Ilahi yang suci dan sakral , adalah kesan yang muncul dari hermeneutika filosofis. 


Dalam posisi yang lebih ekstrim, filsafat hermeneutika telah memasuki dataran epistemologis yang 
berakhir pada pemahaman Shophist yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Filsafat 
hermeneutika berujung pada kesimpulan universal bahwa, setiap pemahaman teks adalah bentuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(352 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari interpretasi, dan karena interpretasi itu tergantung kepada orangnya, maka hasil pemahaman 
tersebut menjadi subyektif. Dengan kata lain, tidak ada orang yang dapat memahami apapun 
secara obyektif. Agidah al-Nasafi, pada pragraf pertamanya menyatakan : Semua hakikat segala 
perkara itu tsabit adanya, dan pengetahuan akan dia adalah yang sebenarnya, berbeda dengan 
pendapat kaum Sufasta'iyyah . Salah satu golongan Sufasta'iyyah itu adalah golongan 'indiyyah 
(Subyektifisme) yang menganut faham bahwa tidak ada kebenaran obyektif dalam ilmu, semua 
ilmu adalah subyektif, dan kebenaran mengenai sesuatu hanyalah semata-mata pendapat 
seseorang. Apabila semua ini dikaitkan dengan kajian al-Gur'an, maka akibatnya tidak ada kaum 
Muslimin yang mempunyai pemahaman yang sama mengenai al-@uran, karena semua 
pemahaman itu tergantung pada interpretasi masing-masing. 


Gagasan Schleiermacher bahwa penafsir dapat lebih mengerti lebih baik dari pengarang, sangat 
tidak tepat untuk di aplikasikan pada al-@uran. Tidak seorangpun dari kalangan mufassir 
mengatakan bahwa dia akan lebih mengerti dari pada "pengarang" al-@ur'an, Allah swt. Juga 
gagasan Wilhem Dilthey yang menggambarkan bahwa pengarang tidak mempunyai otoritas atas 
makna teks, tapi sejarahlah yang menentukan maknanya. Pendapat semacam ini jelas tidak dapat 
diaplikasikan didalam tafsir al-@ur'an. Bagi Mufassir, Allah swt, justru mengubah sejarah, bukan 
malah dipengaruhi oleh sejarah. Begitu juga gagasan Gadamer yang menyatakan bahwa 
penafsiran senantiasa terikat oleh konteks tradisinya masing-masing, Penafsir tidak mungkin 
melakukan penafsiran dari sisi yang netral. Penafsir merupakan "reinterpretation", memahami lagi 
teks secara baru dan makna yang baru pula. Pendapat Gadamer sebagaimana diatas, akan 
menggambarkan bahwa para penafsir tidak akan terlepas daripada latar belakang situasi, budaya 
dan sosial. Bagi kaum Muslimin, para mufassir, baik dahulu, sekarang dan yang akan datang, 
tidak akan terjebak dengan latar belakang sosial dan budaya. Tafsir dilakukan melampaui batas 
budaya dan lokal. Oleh karena itu, masih banyak kesepakatan diantara para mufassir, meskipun 
latar belakang sosial dan budaya mereka berbeda. 


Terakhir, sebagai penutup, berikut saya kutip sedikit tulisan yang terdapat dalam buku 
"Hermeneutika Transdental : Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies" yang telah 
banyak beredar, sebagai contoh dari dampak gagasan mengusung Hermeneutik ke al-Guran. 
Berikut tulisannya : "....kiranya tidak ada salahnya jika digulirkan gerakan re-orientasi penafsiran 
al-@ur'an dari yang berwacana superioritas menuju Aur'an yang komunikatif. Artinya : pandangan 
tentang al-@uran yang mau mengakomodir pandangan-pandangan yang bernuansa 
kemanusiaan. Sehingga manusia "ada" ketika berhadapan dengan al-@uran. Jika selama ini 
penafsiran tentang al-Gur'an sudah menempatkan al-Gur'an sebagai "benda suci" yang tak bisa 
salah, maka saat ini diperlukan sebuah paradigma yang tak bisa melepaskan al-@ur'an sebagai 
produk budaya manusia dalam menagkap keber"ada"an Tuhan. Inilah yang disebut dengan 
Gur'an komunikatif, dimana manusia diberi ruang kebebasan dalam menafsirkannya, terlepas dari 
adiprasangka al-@uran yang sudah terlanjur sudah dianggap Maha Suci bahkan anti kritik. 


Sekali lagi, kebenaran al-Gur'an adalah kebenaran menurut ukuran manusia. Al-Gur'an tidak bisa 
menunjukkan kebenarannya tanpa mengikut sertakan pandangan kebenaran dari manusia. Jadi, 
kebenaran al-Gur'an adalah kebenaran yang bersifat manusiawi. Sudah sewajarnya jika manusia 
diberi ruang dalam menginterpretasikan al-Gur'an. Namun, jika al-@ur'an kita pandang secara 
absolut, maka tidak ada nilai guna yang kreatif bagi perkembangan manusia.....(hal: 204-205). 
Pernyataan diatas jelas sekali membeo hermeneutika Kritisnya Habermas tanpa mengetahui 
konsekuensi epistemologisnya. Atau barangkali penulisnya tidak tahu bagaimana posisi 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 353 ) 


epistemologis al-@uran. Menganggap al-Guran bukan suci lagi dan bisa salah, telah mereduksi 
kalau tidak menafikan status al-Guran sebagi wahyu Allah swt. 


Tulisan ini saya akhiri dengan peringatan Rasulullah saw: " Kamu akan mengikuti jalan-jalan kaum 
sebelum kamu, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga apabila mereka masuk 
lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikutinya jua ". Kemudian Rasullah saw ditanya : 
"Apakah mereka (yang diikuti) itu kaum Yaudi dan Nasrani ?, Rasulullah saw menjawab : "Siapa 
lagi (kalau bukan mereka). (HR.Bukhori Muslim.) Wallohu A'lam bi al-Showab. 


0520. Pengertian Ahli Kitab ( Kaitan Dengan Nikah Lintas 
Agama ) 


PERTANYAAN : 
Muhammad Alatas 


Assalamualaikum wr wb, afwan bisa minta tolong penjelasannya'tafsirnya surah al-maidah ayat 5, 
sama asbabun nuzulnya ayat tersebut ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb. 
SI s aras Snp s Damai, el & Sab, SI & AS sg SI Aaliya £3I Ni apa 
Haag Alan Tan AA OLI YG iya Ole Gaakanin Uy Cronillan 2 Urinaoun Ga pe Ga yani ISI KL 2 LAI Lia 
gatot aa Sp 
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al 
Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) 
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita 
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu 
telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina 
dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak 
menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang- 
orang merugi. (AS. 5:5). 
Dead ya ab Ali Lag CHA aa org ole ee Li S3 U 
Setelah Allah Taala menjelaskan tentang hal-hal yang di halalkan dan di haramkan bagi orang2 


Mukmin (lihat ayat sebelumnya) kemudian Allah menjelaskan tentang makanan dan wanita-wanita 
yang halal bagi orang-orang mukmin. (Tafsiir Ibnu Katsiir 111/39 |. 


Ada dua POINT penting dalam bahasan ayat ini : 
J3 up Ula (SI IIS pekay ale AI Aap Aa Ga Laga Ja PAI Ale oya (AI JPS yag Gobel, dye HUI 
atm JA NG pel dala Al do AAS Laga Ani et 
Tafsir Baghowi AS Almaidah ayat 5 
Ha J3 ng Gale Sya ay SI Je SSI at SI Ga) (SI Ja SU Iii adil elaba) 3 dls diy 
(any dala AI al) ab La Ja AYI Flo oa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aoi JA BCA Gt oya MAS La ati pon (ary Mal Al Gan ) Ga Laga dag m2 G Jero ya Ul. 

pt YP Ae mi ya seb Inai A3 HS Ga PAI Sobeai SLS ya SUV JB IU ala le ue sn 
Hi. 

d gama pl JB gg. 

aman JAV db, OLI Jay ama SUS Ja oo 3 Jaa oa Ol abad anda. 


1. Yang dimaksud disini adalah daging semebelihan orang2 Ahli Kitab (Yahudi, Nasrani dan 
orang2 yang masuk agama mereka) dihalalkan bagi orang2 mukmin saat sebelum terutusnya Nabi 
Muhammad SAW, sedangkan daging semebelihanorang2 Ahli Kitab (Yahudi, Nasrani dan orang2 
yang masuk agama mereka) setelah di utusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi maka tidak halal. 
| Tafsiir Khozin 11/14 J. 


2. Point yang kedua ini masih berhubungan dengan pertanyaan Kakang kemarin yang sebenarnya 
andaikan salah satu referensi rujukan kitab kemarin telah Kakang buka, mungkin tidak akan ada 
lagi pertanyaan ini, Hehe 


2 Nala GAY Cena! LL, ea) Usg Ol Yg BAL Gea Ol enak JR Jade Ang ba, dye 2d 3 Je yag 
Celah! oya HJ ya 3 Jb 


Pemeluk agama yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh 
menikahi wanita2 merdeka dan bersetubuh dengan budak2 mereka karena mereka telah masuk 
dalam agama yamg bathil seperti hukumnya orang muslim yang murtad. | AlMuhaddzab 11/44 J. 


29 - 20. 2.9 I 0. 0. 0 Le 3 ., 8 - L..x0 LB. 30 Gg 0... - no - 
Jaya Pt ay Ialah pa 1 Olarn A3 ALA CSI Jaa SUS Jal abal Syed Ol oi BP 3 Jua. 


KN OR... - Pa a - £ to - 09 


JA AAL Len Laga ga Talas Ga Ae Koma 4 pl ta alah G1 Blog in yag 3 Jala sa UG 
AI 

dd PA AA CK Hah JT We KAMIS IA AS Shah KAA Ie Sen pa JS Jai 
Lan algae Ra SIN ASI Jalu j5 as JBS 223 2 mala el US ph ra IS flag ade di 
ajah CAB 3 LA UAS opa KAB Sp 3 AA Jal kelad « KU T 64 3 Bls dn An dj An Ul 3, 
aga IIA ga 


.. - - B2 8 - - L0. hd. oa -90. 0. -.. ) 0: - 
BN nba 4 gama ASN Ki Up ga de bai Ah & ga ag Ab Talas BIG Ol GB al 
nn0 D0 0 I. 0o 3 


BIA Ra 
NA main HE Up Ta aa JA Up He ad JT Oo yg oh. 
JI JS Aa Ul Ya megah Ula Of SIN Hilal ie 


- 


3-2 0 @ - Pe uan 2000 0. 8 -. -..9 D2 0. Io. 0 
AS tah Il #Ujah RI ag PA Goka sam jl 
NA 20 33 &. OA - Penak 2 OA LA Bea 20 ge o - a15 0 3 o 9 pad s-a. cs... 8 £ PN 
Hi yiona skali UU aji AS Uy emil3 JPU Oly 1 mela ikan Ta jmdle ma) SE NAS € Telonnall tah y LES « 


y. 3 Lo 3305 @ (aa apn 
SASJU tas US Bo olopue gili) CLAIU CLS Us. 


8. 40 - 9 0 30,4 aa. 
Goal y 2 yel oya PES af £Xm lih 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 355 ) 


Ahli Kitab terbagi atas : 
1. BANI ISRAEL 


Adalah mereka yang keturunan Nabi Ya'gub bin Ishag bin Ibrahim AS. setiap keturunannya yang 
masuk di Agama Nabi musa as masuk juga sebagiannya di agama nabi Isa As (kala itu), mereka 
ada dalam agama yang benar (diakui hak2 mereka dengan penarikan pajak sebagai jaminan 
keselamatanya dan hukum menikahi dan makan daging sembelihannya halal) 


2. SELAIN BANI ISRAEL 
Mereka terbagi atas : 


A. Sekelompok orang yang yang masuk nasrani sebelum terjadinya perubahan kitab, seperti 
orang RUM, hukumnya seperti orang2 Bani israel. 


B. Sekelompok orang yang masuk Nasrani setelah terjadinya perubahan, mereka tidak berada 
pada kebenaran dan tidak berpegang pada kitab yang akurat maka tidak diakui hak2 mereka 
dengan penarikan pajak sebagai jaminan keselamatanya dan hukum menikahi dan makan daging 
sembelihannya tidak boleh 


C. Sekelompok orang yang diragukan apakah dia masuk nasrani setelah terjadi perubahan/belum 
seperti orang2 nasrani arab, bani wajj, fihr, dan tsa'lab maka sahabat umar ragu2 memutusinya, 
kemudian bermusyawarah dengan para shohabat diakui hak2 mereka dengan penarikan pajak 
sebagai jaminan keselamatanya tapi hukum menikahi dan makan daging sembelihannya tidak 
boleh. | KITAB AL-HAWY AL-KABIIR 1X/572 |. 


Bayangkan,, berarti orang nasrani yang sekarang berarti masuk dibagian yang mana ? Apakah 
boleh kita menikahi mereka ? 


0579. TAFSIR AS AL-AN'AM 130 : ADA ROSUL UNTUK JIN 
? 


PERTANYAAN : 
Chabib Musthofa 


Assalamu'alaikum. Apakah Allah juga mengutus Nabi untuk bangsa jin dari jenis jin? Apa maksud 
dari ayat berikut ? "Wahai golongan jin dan manusia! Bukankah sudah datang kepadamu rasul- 
rasul dari kalanganmu sendiri,...." (AS. Al-An'aam : 130). Mohon pencerahannya. Jazakallah... 


JAWABAN : 
Edi Kartono 


Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu 
sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap 
pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", 
kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa 
mereka adalah orang-orang yang kafir. ( AS. Al-An'aam : 130 ). mungkin maksud dari ayat ( hai 
golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golonganmu sendiri ) 
ini adalah di tujukan hanya satu golongan saja yaitu manusia. karena penjelasan ayat tersebut 
tidak ada kata dari golongan kamu masing2. Wallahu a'lam. 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Menurut mayoritas ulama para Rasul hanya terdiri dari bangsa manusia, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sedang dari bangsa jin menurut Ibn Abbas terdapat istilahnya nudzur (jin yang memberi 

peringatan pada kaumnya dengan ajaran yang dia peroleh dari seorang Rosulnya bangsa 
manusia). Sedikit uraiannya sebagai berikut : 

(Siap na MALE AS Le Di pa $ Id Jung SILAT Iya PES pa El SL el adi aah U) 

Adele 3 WII, JG. 

JAN Ha LS AAN GIE Hey SY? aye Je SS Ol (Kap 3 JB Jing LE ut jk aU, 

(opoaia Hp SI BI JBS na oa oat La ta Laila all Gd jl ly 5 akn al JL 

II 0 Yg Je AAL JB) Yoga dea GA ya Day AI Jaatr Small, Jila JG, 29 : SSI 

Gl gb Je HE yag 4 alan al Ja ama yag 29 2 SULIT (yan mn HI Pt ok op 

Man Gel OI dl Opi pelan dala AI ko AAL eng OT Ja Ja SS 1 GI JEy ." lan. 

Kadasi" 1 pekay ale AI alan AI Syany JB JB GLEN Aihue Ga aler Lgalon oya pelan Tem 3 Ji € me V Ika 1 ol 

SI" 3 Sle Gb Le de Lead 13 pal yi JS Il eta Role dai JI La Gi IS OS Ia ai seba | Lah" 

SAS pama! Ceng pal OS $ VI pl dl aa elang ale AN ep IA Olga II La Jar IS 1 ale gal By 

AI Jab IU LI dala Vai JS $ dye mag AI Igole  elsNI IP Ienatal 1 Gl ya pd OS: Ida 

Bl egg, 

“Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu 

sendiri” (AS. 6:130) 


Karena bangsa Jin juga golongan berakal dan dikhitobi (terkena hukum) maka dikatakan dalam 
ayat diatas dengan “minkum” dari golongan kamu sendiri, meskipun para rasul adanya dari 
kalangan manusia bangsa manusia ditaghlib (dimenangkan) dalam ayat diatas sebagaimana biasa 
ditaghlibnya isim mudzakar (laki-laki) atas isim muannats (perempuan). 

Ibn Abbas berkata “Rasul dari kalangan jin adalah mereka yang menyampaikan pada kaum 
mereka wahyu yang mereka dengarkan dari para rasul manusia” sebagaimana firman Allah 
“mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan”. (AS. 46:29)..... 

Nabi Muhammad bersabda “Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan pada nabi sebelumku, 
adalah nabi sebelumku diutus sebatas kaumnya sedang aku diutus pada setiap yang merah dan 
hitam” (HR. Muslim) 

Ibn Abbas berkata “Adalah para rasul di utus pada bangsa manusia dan sesungguhnya 
Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam diutus pada bangsa jin dan manusia” (dituturkan oleh 
Abu Laits as-samargandy) 

Dikatakan “Adalah kaum jin mendengarkan wahyu dari para nabi kemudian mereka kembali 
memberitahukan pada kaumnya seperti keadaan pada nabi kita alaihis salam, kemudian mereka 


disebut utusan Allah meskipun tidak tertetapkan dalil nash atas kerasulan mereka”. | Al-Jaami' li 
Ahkaam al-Guraan VII/87 |. 


Kah AS ea AI oa yg Ai AYI oa JA “SA ya Li Jan SG Aa au 


SEN y Hikaadl eya ASI oya Aa) P3 Ka oa) AM WI Je ya. 


pb (Ar ag el at oa Je Hun ol JL. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 357 ) 


UV G3 WS de US IV Ig ASIN DVI OA iely Slug pkl ot mey dil Maja oi Ion ye Cap ol S3 
JB Of JP Oa Vai Lai Ot rp an) 2) Idhal dis — bel Ny gay Cibyas cany Ulas: 


AM ga Ap AN oa Bj Aa HL OA, AU Of palang «(22-19 5 AJI) Oei, PI Lag ah. 
apr oo daa ya Ta ai Abg sedil Ady tel laka (D) 

II Gp AL EH sn On CP II EA US BA) KAU PIL Ap HY 00 Ebi Ol de Jl, 
JA Ai) Tama Se yA DK NI yang bakar Dlan Pd ol (T) ye dls Juy « (165- 163 : st) ( 
oa da Ji da tata pala dai ASI Baal ramai «(27 2 0) | ASI Fa da3 $ Ula P alah 
oa SE Lila Lag PALI Jay eta popo Ca (By (OLI dede Jd pala Ja AL IS Api Of 2 
Vj V5 sa li Ep P3 9) Ida J3 «(20 2 08,81) | SAN $ Oya Pala DAS el VI Oak al 
AJ ipdn Dil Jl JI Kah Ken Kala GS AI cl Ol palang 4 (LO9 Sena SA Jt ae Al 3 
Una UP KA UI. yak era SITI A3 La Ii UG ay ym Lali OT D yanti sd ja LA UI Gore 
Si ra AU sah dh Ia AN OA sp ai Dl 
Ja Ud dg ad Lady PIN Hi pama Lali AI elo Lema N oyag "pl Al Ga PS PSA Lp 
aa 32-29 : SI ( as. 


“Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu 
sendiri” (AS. 6:130) artinya dari golongan kamu sendiri, rasul-rasul (para utusan) dari bangsa 
manusia saja, bangsa jin tidak memiliki para utusan seperti apa yang telah ditetapkan menjadi 
nash oleh Imam Mujahid, Ibn Juraij dan ulama-ulama lain baik kuno maupun modern. 


Ibn Abbas berkata “Rosul dari keturunan anak Adam sedangkan dari bangsa Jin terdapat 
NUDZUR (jin yang memberi peringatan pada kaumnya dengan ajaran yang dia peroleh dari 
seorang Rosulnya bangsa manusia) 


Ibn Jariir menceritakan dari ad-Dhahaak Bin Muzaakhim “Bangsa Jin juga terdapat rosul” 
berdasarkan firman Allah “Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian 
bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat 
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan 
marjan” (AS. 55:19-22), sandaran dengan dalil ini perlu pertimbangan sebab dalilnya masih ihtimal 
(mirip-mirip) tidak jelas sama sekali. 


Sedang dalil yang menunjukkan rasul hanya dari bangsa manusia adalah firman-firman Allah 
Ta'aala : 


1. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah 
memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah 
memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, 
Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. 


Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka 
kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan 
Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. 


(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar 
supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. 
Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (AS. 4:163-165). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Dan Kami anugrahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yagub, dan Kami jadikan kenabian dan Al 
Kitab pada keturunannya, (AS. 29:27) dalam ayat ini Allah membatasi bahwa kenabian dan al- 
kitab setelah Ibrahim As. Hanya diberikan pada keturunannya, dan tidak seorangpun yang 
menyatakan adanya nubuwwah dari bangsa jin yang kemudian terputus dengan kenabiaannya 
Ibrahim AS. 


3. Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan 
makanan dan berjalan di pasar-pasar. (AS. 25:20). 


4. Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu 
kepadanya di antara penduduk negeri. (AS. 12:109). 


Dan sudah diketahuai bersama bahwa jin dalam hal ini selalu mengikuti terhadap manusia, Allah 
berfirman : “Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang 
mendengarkan Al Guran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: 
"Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali 
kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. 


Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Guran) yang 
telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin 
kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 

Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada- 
Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang 
pedih. 

Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan 
melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata".(46:29-32). | Tafsiir Ibn Katsiir 111/340 |. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab. 


0665. Taubat Dengan Bunuh Diri 


PERTANYAAN : 
Umi Af-idah 


Assalamu'alaykum wr.wb. Niat Saya di sini juga ingin belajar, saya akan menjelaskan di coment 
arti dari surat Albagoroh ayat 54. Apabila ada yang lebih tahu, tolong bantu menjelaskan. 
Sebelumnya saya ucapkan terimakasih. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb 


KAN SI RI KAN ISU KU JI In Jali SAY KUE AE SI PP UU Lag VE, 
Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah 
menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka 
bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik 
bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu: maka Allah akan menerima tobatmu. 
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (AS. 2:54). 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 359 ) 


Ae Slana Ja) oem! ja HA dala yA lagi ya Agya Ja JAN aya yoy enda la | (KE A3 ) 

(HI dala Ganga Ana 3 Ula WM da3 jl obi podo GUI Jail ya ang SS OP «dala 
(Keterangan bunuhlah dirimu) DiterimanyA pertaubatan atas dosa yang terbuat dengan cara 
bunuh diri memang hanya tertentu pada kaum Bani Israel (kaum nabi Musa Alaihi Salam), atau 


taubat dari perbuatan murtad dengan cara demikian hanya berlaku di syariat Nabi Musa “Alaihi 
Salam. | Tafsiir al-Aluusy 1/318 |. 


UI Goo Pin JB GP Minah Liang (Silang pas DS sela yan Talun (Sale July MMS Jai €K 43 
Kemudian mereka menyetujuinya dan kemudian Allah mengirimkan mendung hitam pekat 


sehingga kaum nabi Musa Alaihi Salam antara satu dan lainnya saling tidak dapat melihat dan 
terbunuhlah 70.000 jiwa dari mereka. | Tafsiir al-Jalaalain 1/11 |. 


Ing Aa dgan Y OT Ae pdl I mill Jd JS pal ye Bole Ag ES OP Lai AS ses Jd Gama) Kendil ISU 

Je Ang omi JR HS JAM laa. 

Saad dala Laanga El aa AI 0 SLS OS Wy, Jill VI SY maan Ol Ola Ja Jie dy mand SUN ad 1 cl 

USUS SIB 32 JI ya Naa Bg Jail Ugioutal KSB Jaka Y BJ ya SI lb op Jaa VI SY ws ny ot SL, 

JP Tyas aldi 3 Lele al JSI Gb G Ule Uban JI ja SI Jaka Ol ebi OS maya pb Jali Sl Ad ad HP 
(Keterangan bunuhlah dirimu) artinya Allah akan membunuh pendosa diantara diri kalian. 


Pertanyaan : Taubat adalah penyesalan atas perbuatan kotor dan berjanji untuk tidak 
mengulanginya dikemudian hari, bukankan pengertiannya jauh panggang dengan arti 
pembunuhan ? 


Jawaban : Bukan maksudnya taubat ditafsiri dengan pembunuhan namun pertaubatan kaum 
Nabi Musa Alaihi Salam saat itu tidak dapat sempurna tanpa kematian sebab Allah Ta'aalaa 
telah memberi wahyu pada Nabi Musa Alaihi Salam “Taubatnya orang murtad tidak sempurna 
tanpa kematian” 
Pertanyaan : Orang yang telah bertaubat tidak boleh dibunuh, bagaimana dengan kaum Nabi 
Musa Alaihi Salam yang telah bertaubat dari perbuatan murtad kenapa berhak dibunuh ? 
Jawaban : Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan-perbedaan syariat yang diemban oleh 
setiap nabi dan utusan Allah, karena dimungkinkan disyariat nabi Musa Alaihi Salam memang 
diperlakukan bagi siapa saja yang murtad secara keseluruhan atau bagi pelaku murtad dengan 
menyembah anak lembu berhak dibunuh. | Tafsiir al-Khoozin 1/61 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


(http://0.facebook.com/notes/www.piss-ktb.com/287449351277880| 
0677. Penggunaan Aku dan Kami Sebagai Kata Ganti Allah 


PERTANYAAN : 
Varist Varish 


Assalamuaalaikum,.ndrek tangklet mbah,knapa ALLAH dalam berfirman dalam al guran 
menggunakan kata KAMI&AKU,CONTOH.kami turunkan al guran pada mlm lailatul gadar&tidak 
aku ciptakn jin dan manusia kecuali untuk beribdah kepadaaKU,.mhon pencerahannya..suwun 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(360 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 


peler Sol) Aas doel Ag png AB) petani 32 Og pel made al OLYI pn sm (LL) 


| Kami | Adalah kata pengganti yang menunjukkan arti dua atau jamak namun demikian dapat juga 
digunakan untuk satu orang saat dikehendaki penghormatan. | Al-Mu'jam al-Wasiith 11/907 | 


Dengan demikian tidak berarti kata “kami” memiliki arti banyak karena dapat juga digunakan untuk 
kata pengganti bagi yang mengagungkan dirinya (mu'azhzhom nafsahu) seperti contoh dalam 
firman Allah : 


15/97 fo ga d UI, SU S5 -55 UI 


Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-@ur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar 
memeliharanya (AS. 15:9). 


Dalam ayat ini artinya Allah mengagungkan terhadap diriNya sendiri dan penggunaan kata 
pengganti semacam dalam bahasa arab (bahkan dalam bahasa kita, Indonesia) sudah sangat 
maklum. 


0787. TAFSIR AS HUUD 114 : KEBAIKAN MENGHAPUS 
KEBURUKAN ? 


PERTANYAAN : 
2 Wafa Noer 


3 Inna Ihasanaat yudzhibnas sayiaat 8 ini hadits/goul ulama ngih para ustad ? terus artinya dan 
maksudnya apa ? Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh... 


JAWABAN : 
2 A Ramdhan Ab 
@oul tersebut itu adalah ayat Algur'an surat hud 114 : 


- 


- w - 0 - - Lu we -.9 0 4 aa... 90 we 0 we - PB .8 we 2. 2. we La 
3 AJ S5 W$ kala. dl Tha LI Li mall o| db IN) Oo” lasy, IN Aj) Bb Ll ai Te, 


Artinya: “Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. 
Sesungguhnya perbuatan- perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan- perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (AS. Huud : 114). 


? Masaji Antoro 
BISMILLAAH 


- a 09 - - Ga 90 02 ce... oa - P red ca ca. @ 
SEN S3 IS Aid! Gyeikg Simmi O Jali ya j3 ole yajb DAI j 


“Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. 
Sesungguhnya perbuatan- perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan- perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat” (AS. Huud : 114) 


MAKSIAT dan SYAHADAT 


JB 4 Asal 3 VI Anandi di Y 2s OY ate Taugh CA OS ioleade ILY! SE Znaal! Hang, Anal 
PASI AT dl Soal 3 Logyan cal SI letak Sana Of isi (14/1155 ya) Aom orak Ol OP 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 361 ) 


Kah Tanadel al GAN) 1 plang Aale AI Jl JB Ola Una» (2). 
(2) bis AI gan Jar or Pa yA As gih ANA Bo SAI Ola) ym Lada. 


Maksiat tidak dapat menghilangkan status SYAHADAT seseorang, maka kemungkinan bisa terjadi 
seorang yang telah mati berstatus mati syahid sekaligus ahli maksiat karena ketaatan tidak dapat 
menghilangkan kemaksiatan kecuali sebatas dosa-dosa kecil, Allah berfirman : “Sesungguhnya 
perbuatan- perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan- perbuatan yang buruk” (AS. Huud : 
114). Artinya segala kebaikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah terlebih lagi berupa 
ibadah yang paling special yakni shalat dapat menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk, 
Nabi bersabda “Ikutkan kebaikan pada kejelekan niscaya akan meleburnya” (HR. at-Tirmidzi). | Al- 
Figh al-Islaam 11/700 |. 


ASBAAB AN-NUZUUL 

Tan G9 AL Gd Pe Ida Of: JW pas alat as Led maa OS) LAI IE yi yreS rel UNO LN ola j3 
Ab ES Je ea SBN Gd IE 4 Aly Al) Un dg IP WA ai JB Lb Jp Om ap 
YP elu Ibr Jade UU Ga P3 Lead ye lal og Jong Joki MA Japang G3 JB (plang dal Uu) 

Ale AI aan y AI Jang Aale 5 pi € Edi JP jan j Tale AI jiaa A 1 AbS op ae JUS (ma dil sb MS) 

Jeser SUT HB Lala 0 ma ( pelan dala D1 Ulee) al Uelaad € nd IA Ly Lyn rt Ad il 2 JBy lt (plug 
Bal! Oa Lina oekgST ) 3 JB CI Jay LIST La: JW (pdl gal cah) (el Ala AI le) el Jas € RI ol 
Ale SI ole) Jis $ ale Ud pl Klo dd ital AI Jay 1 jas Jl (oalas UI JUS UP ASI) 1 JB ai: JBS 


Ale pel ha) (3). 
Ayat tersebut diturunkan pada sahabat Abu al-Yusr “Amr Bin Ghozyah al-Anshaari, adalah ia 
seorang penjual buah kurma, datanglah seorang wanita berkehendak membeli kurmanya 
“Kurma ini tidak bagus, dirumah ada yang lebih bagus darinya, adakah engkau 
menginginkannya ?” Tanya Abu al-Yusr 
“Ya..!!” Jawab wanita tersebut 
Maka Abu al-Yusr mengajak wanita tersebut menuju rumahnya, sesampainya dalam rumah Abu 
al-Yusr malah memeluk erat dan menciuminya 
“Takutlah engkau pada Allah... !! Jerit wanita tadi 
Tersadarlah Abu al-Yusr dan ia melepaskannya. 
Abu al-Yusr sangat menyesali perbuatannya dan mendatangi Rasulullah shallallaahu alaihi wa 
sallam 
“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan atas perbuatan seorang pria yang hendak 
'menodai' seorang wanita, ia tidak meninggalkan apapun perbutan selayaknya pria dan wanita 
terkecuali hanya senggama ?” Tanya Abu al-Yusr pada Nabi Muhammad 
Umar Bin Khatthaab berkata “Sungguh Allah telah menutupimu bila engkau menutupi dirimu atas 
perbuatanmu..!!” 
Baginda nabi tidak memberi jawaban apapun selain berkata 
“Aku menunggu perintah Tuhanku..!" 
Saat itu, tiba masanya menjalankan shalat ashar, kemudian Nabi menjalankan shalat, setelah 
rampung datanglah Malaikat Jibril As. Dengan menurunkan ayat diatas, kemudian Nabi bertanya 
“Dimana Abu al-Yusr ?” 
“Saya, wahai Rasulullah” Jawab Abu al-Yusr 
“Apakah engkau menjalani shalat ashar ini bersamaku” Tanya nabi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 362 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Ya” Jawab Abu al-Yusr 

“Pergilah... sesungguhnya shalat asharmu sebagai penebus atas apa yang engkau kerjakan” 
Sabda Nabi 

“Wahai Rasulullah, apakah yang demikian hanya khusus buatnya (Abu al-Yusr) atau juga bagi 
kami ?' Tanya Umar 

Nabi Menjawab “Tidak... Tapi untuk semua orang” 

| Al-Kasyfu wal Bayaan V/193 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0877. DEFINISI AYAT MUHKAMAT DAN MUTASYABIHAT 


PERTANYAAN : 

Robi Herdian 

Assalamu,alaikum, apa yang di mksud ayat muhkamat dan mu'tasyabihat. . . ? Mhn penjisanny. .. 
JAWABAN : 

Muhammad Mujtahid Muthlag 

Muhkamat : almuttadhihul ma'na : yang jelas maknanya. 

Mutasyaabihaat : maa laisa bi muttadhihil ma'na : yang tidak jelas maknanya. 


Ayat-ayat Muhkamat : ayat yang dari sisi kebahasaan memiliki satu makna saja dan tidak 
memungkinkan untuk ditakwil ke makna lain. Atau ayat yang diketahui dengan jelas makna dan 
maksudnya. Seperti firman Allah : 


PON end) & 2 dns an 
Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi 
maupun semua segi, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya)”. (@.S. asy-Syura: 11) 


Pan NE STA red 


Maknanya: “Dia (Allah) tidak ada satupun yang menyekutui-Nya”. (@.S. al Ikhlash : 4) 


Bo. Ie 3 0-0. 


P (65: gn inn) | lem dd pai Ja 


Maknanya: “Allah tidak ada serupa bagi-Nya”. (@.S. Maryam : 65) 


Ayat-ayat Mutasyabihat : ayat yang belum jelas maknanya. Atau yang memiliki banyak 
kemungkinan makna dan pemahaman sehingga perlu direnungkan agar diperoleh pemaknaan 
yang tepat yang sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Seperti firman Allah : 


P Gb dam) L SAN HA Je LN 


Penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Ini 
jika memang berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin diketahui oleh para ulama. 
Sedangkan mutasyabih (hal yang tidak diketahui oleh kita) yang dimaksud dalam ayat 


PT: ons dl Ba) KANE ai Uh 
Menurut bacaan wagaf pada lafazh al Jalalah dil adalah seperti saat kiamat tiba, waktu pasti 


munculnya Dajjal, dan bukan mutasyabih yang seperti ayat tentang istiwa") @.S. Thaha : 5). Dalam 
sebuah hadits Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda : 


2 3 02 9 3 0 4-0 
1 (kini Uirp Sand Cal) "agalistan Dyiale 3 taKonag Iya 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 363 ) 


Maknanya: “Amalkanlah ayat-ayat muhkamat yang ada dalam Al @ur'an dan berimanlah terhadap 
yang mutasyabihat dalam Al Guran". Artinya jangan mengingkari adanya ayat-ayat mutasyabihat 
ini melainkan percayai adanya dan kembalikan maknanya kepada ayat-ayat yang muhkamat. 
Hadits inidla'if dengan kedla'ifan yang ringan. 

Az-Zabidi mengatakan menukil dari al @usyairi : "Bukankah ada pendapat yang mengatakan 
bahwa bacaan ayat (tentang takwil) tersebut adalah 


Li STA, Si Yy Ah Su Las 
seakan Allah menyatakan "orang yang mendalam ilmunya juga mengetahui takwilnya serta 
beriman kepadanya" karena beriman kepada sesuatu itu hanya dapat terwujud setelah 
mengetahui sesuatu itu, sedang sesuatu yang tidak diketahui tidak akan mungkin seseorang 


beriman kepadanya. Karenanya, Ibnu Abbas mengatakan : "Saya termasuk orang-orang yang 
mendalam ilmunya". 


0943. TAFSIR AS ALBAMARAH 106 : NABI LUPA 
WAHYUNYA ? 


PERTANYAAN : 
2? Fabil Masihsetia Menunggudyadisini 


Assalamu'alaikum, mau tanya tafsiran dari A.S ALBAGOROH ayat 106 saya belum mengerti tafsir 
yang saya baca, matur suwun. 


JAWABAN : 
2 Toni Imam Tontowi 
Maap mau nambahin dikit. Asbaabun nuzul dalam tafsir jalaalain: 


SEA Ai-ail Ii di 
AA ni JAN pa pak GP Je JM D1 JB Le Gp gp LG Gada 


Maka turunlah ayat tersebut ..... Sedang Asbaabun nuzulnya dalam tafsir jalaalain : 
Ae Ii) US $ IE use Oa Oo La Se Bao US Fila al Ul RI MAYi-eaatila- las AIA 
Dika Wong ala gisnya Ulil 
Tentang ayat ini : hadits dikeluarkan oleh ibnu abi hatim dari jalan 'ikrimah diriwayatkan diri 
sahabat ibnu 'abbas beliau bersabda : "tekadang wahyu turun kepada Nabi pada malam hari dan 
Beliau lupa pada siang harinya" | | 
el 2000 »: 1421 p5xll Aan Apalal! ca) la Ja 2 jadi Soya asal y GS 
Bgt Sal ) 2 al ig ay KAI ing AM ny ate (1 49 - 3 Wat 0 1 NO Ulas Sa 3UG : N 30 
Ula mad ala) Hala da) ip J wa I 20 siglaa LA saya 
SAS 909 4 andi lali Uya Alay Nama p IS YI gua Isa La f8 die mas YR asal Jia «MANA 
283» SA al Hen ka : 1) la salat La Sy La ( (Yaa : “sid kawal ) ' Aa Sag AI La 13 Siugl as 
355) saigl 19 -ailal ( IYA 
dalam kitab asbaabun nuzul mengenai ayat 
ah Aina sagy GA Ig Siang Al ay) saigl 
para ahli tafsir berkata : sesungguhnya orang orang musyrik berkata " tidakkah kamu lihat 
bahwasanya Muhammad memerintahkan sesuatu kepada sahabat sahabatnya kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melarangnya lalu Dia memerintahkan kebalikannya, hari ini Dia mengatakan sesuatu dan besok 
mengingkarinya ? Al-guran in hanyalah perkataan Muhammad yang dia ucapkan dari dirinya 
sendiri" ini adalah cibiran mereka, maka Allah menurunkan ayat : 


) gal salat La Sy La ( IYA 
dan juga ayat : 
ah Aina sagy GA Ig ing Al ay) saigl Ig saleh (NA 


1069. AYAT MUTASYABIHAT 


PERTANYAAN : 

Aji Wisurya MG 

assalamu'alaikum mohon pencerahan nya...apa itu ayat mutsyabihat..Jazakallah khair. 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 


Ayat Mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas maksudnya.Mutasyabihat artinya nash-nash al 
Gur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. yang dalam bahasa arab mempunyai lebih dari satu arti 
dan tidak boleh diambil secara zhahirnya, karena hal tersebut mengantarkan kepada tasybih 
(menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), akan tetapi wajib dikembalikan maknanya 
sebagaimana perintah Allah dalam al Guran pada ayat-ayat yang Muhkamat, yakni ayat-ayat 
yang mempunyai satu makna dalam bahasa Arab, yaitu makna bahwa Allah tidak menyerupai 
segala sesuatu dari makhluk-Nya. 


Ayat Mutasyabihat dibagi menjadi dua : 


1. Pertama, ayat Mutasyabihat yang hanya Alloh yang mengetahui maksudnya, seperti ayat- 
ayat yang berhubungan dengan hal yang ghaib. 


2. Kedua, ayat Mutasyabihat yang dapat diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya 
(ar rasikhun fil “lm), sesudah menyelidikinya secara mendalam. Seperti maksud dari al 
istiwa' dalam ayat: "Ar Rahmanu 'ala al “arsyi istawa”. AS Thaha: 5. Para ulama ar rasikhun 
fil “lm menafsirkan istawa di atas dengan “menguasai (al Gahr), bukan bersemayam: 
sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdulloh al Harari dalam al Syarh al @awim fi Hall 
Alfadz al Shirath al Mustagim. 


Al Imam Ahmad ar-Rifa'i dalam al Burhan al Muayyad berkata: "Jagalah agidah kamu sekalian dari 
berpegang kepada zhahir ayat al @ur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. yang Mutasyabihat 
sebab hal ini merupakan salah satu pangkal kekufuran". 


Adapun dalilnya : Dialah yang menurunkan al Kitab (al @uran) kepadamu. Di antarnya ada ayat- 
ayat yang Muhkamat, itulah pokok-pokok isi al @uran, dan yang lain (ayat-ayat) Mutasyabihat. 
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan maka mereka mengikuti 
sebagian ayat-ayat yang Mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-car 
tawilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Alloh. Dan orang-orang yang 
mendalam ilmunya berkata: Kami beriman kepada ayat-ayat mutsyabihat, semuanya dari sisi 
Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.” AS Ali Imran: 7. 


Ayat di atas menerangkan bahwa di antara isi al Guran terdapat ayat-ayat yang Muhkamat dan 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 365 ) 


Mutasyabihat. Ayat Muhkamat adalah ayat-ayat yang terang dan jelas maksudnya, dapat 
dipahami dengan mudah. Sedangkan ayat Mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas maksudnya. 


Firman Allah swt. surat Thaha: 5: “Ar Rahmanu 'ala 'arsyi istawa”. 


Ayat ini tidak boleh ditafsirkan bawa Allah duduk (jalasa) atau bersemayam atau berada di atas 
'Arsy dengan jarak atau bersentuhan dengannya. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah duduk 
tidak seperti duduk kita atau bersemayam tidak seperti bersemayamnya kita, karena duduk dan 
bersemayam termasuk sifat khusus benda sebagaimana yang dikatakan oleh al Hafizh al Bayhagi, 
al Imam al Mujtahid Tagiyyuddin as-Subki dan al Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya. 


Kemudian kata istawa sendiri dalam bahasa Arab memiliki 15 makna. Karena itu kata istawa 
tersebut harus ditafsirkan dengan makna yang layak bagi Allah dan selaras dengan ayat-ayat 
Muhkamat. Berdasarkan ini, maka tidak boleh menerjemahkan kata istawa ke dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa lainnya karena kata istawa mempunyai 15 makna dan tidak mempunyai 
padan kata (sinonim) yang mewakili 15 makna tersebut. Yang diperbolehkan adalah 
menerjemahkan maknanya, makna kata istawa dalam ayat tersebut adalah gahara (menundukkan 
atau menguasai). 


Al Imam Ali ra. mengatakan: "Sesungguhnya Allah menciptakan "Arsy untuk menampakkan 
kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya". 


Maka ayat tersebut (surat Thaha: 5) boleh ditafsirkan dengan gahara (menundukkan dan 
menguasai) yakni Allah menguasai 'Arsy sebagaimana Dia menguasai semua makhluk-Nya. 
Karena al @ahr adalah merupakan sifat pujian bagi Allah. Dan Allah menamakan dzat-Nya al 
Gahir dan al @ahhar dan kaum muslimin menamakan anak-anak mereka "Abdul Gahir dan 'Abdul 
Gahhar. Tidak seorangpun dari umat Islam yang menamakan anaknya 'Abd al jalis (al jalis adalah 
nama bagi yang duduk). Karena duduk adalah sifat yang sama-sama dimiliki oleh manusia, jin, 
hewan dan malaikat. 


Penafsiran di atas tidak berarti bahwa Allah sebelum itu tidak menguasai 'arsy 
kemudianmenguasainya, karena al @ahr adalah sifat Allah yang azali (tidak mempunyai 
permulaan) sedangkan 'arsy adalah merupakan makhluk yang baru (yang mempunyai permulaan). 
Dalam ayat ini, Allah menyebut 'arsy secara khusus karena ia adalah makhluk Allah yang paling 
besar bentuknya. 


1136. SEPUTAR ILMU TENTANG AUR'AN 


PERTANYAAN : 
Yanuar Hasana Puthra Alfadani 
Assalamu'alaikum piss-ktb.Pertanyaan titipan dari teman (Ima):Apakah pengertian daripada: 
1 Israiliyat, 
2 Ilmu Munasyabah, 
3 Ilmu gira'at gur'an, 
4 Rasmul gur'an, 
5 Gishashul gur'an, 
6 Agsamul guran. 
Terima kasih atas jawabannya. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 366 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
1. ISRAAILIYYAT 
GE Sak aa YI OS OP Lah epllaal BD de Gg telah LAS ya User II anal! 1 Late alas OLS AYI, 
uan oya Leni Unand) kaan Jab (GAN Jr jl ab cerdik! Una ya ASI € BNI) PA adi Cal lh Lis 
Iikgd Uebng dala AI Cp AAS Li Old Ae elo yana! Sekay Cogdiluad! yana Uya D yel VI Plonunl (NE Tnady cogaluadl 
ALI ph PES tml!» Jai3 Yg 2 6g dl ya Uakie La PJ OA Lah OI emil SL Lay ya JSI nil ya 
LO an YI ABG Lega ya Id (ASI Yg bani Y) ily dala AI bp Gal Lai 3 Jis Mini Lis 0 ama 
Blah) BHS Len pi aa pabenai Gl SU may 


Israiliyat arti secara ringkasnya adalah ceritera-ceritera yang diadopsi dari kitab-kitab terdahulu 
sebelum al@uran. Secara garis besar Israiliyat dapat digolongkan ke dalam tiga kategori : 
» Israiliyat yang sesuai dengan syariat kita karena ditegaskan oleh baginda nabi maka dapat 
diterima seperti ceritera orang lepra, buta yang diambil dari kisah-kisah terdahulu, kisah lelaki 
yang membunuh hingga 99 jiwa dll. 
# Israiliyat yang tidak sesuai dengan syariat kita sesuai penjelasan baginda nabi maka tidak 
dapat diterima. 
# Israiliyat yang tidak dikenali baik kebenarannya atau kesalahannya, dalam hal ini baginda 
nabi menyatakan “Kami tidak membenarkan dan menyalahkan mereka”. 


2. MUNAASABAH 


Kata munasabah secara etimologis, berarti kedekatan (al-mugarabah) dan kemiripan atau 
keserupaan. la juga berarti hubungan atau persesuaian. Adapun menurut pengertian 
terminolologis, munasabah adalah ilmu al-guran yang digunakan untuk mengetahui hubungan 
antara ayat atau surat dalam alguran secara keseluruhan dan latar belakang penempatan tartib 
ayat dan suratnya. munasabah dapat di definisikan sebagai berikut: 
1. Munurut Az-Zarkasyi: 
Munasabah adalah suatu hal yang dapat di pahami. Tatkala di hadapkan kepada akal, pasti 
akal akan menerimanaya. 
2. Menurut Manna' Al-Gaththan: 
Munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antar 
ayat pada beberapa ayat, atau antar surat (di dalam Al-Gur'an). 
3. Menurut Ibn Al:'Arabi: 
Munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-@uran sehingga seolah-olah merupakan suatu 
ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan 
ilmu yang sangat agung. 
4. Menurut Al-Biga'i 
Munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau 
urutan bagian-bagian Al-Guran, baik ayat dengan ayat, atau surat dengan surat.Jadi, dalam 
konteks “Ulum Al-Guran, munasabah berarti menjelaskan korelasi antar ayat atau antar surat, 
baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional ('agli), persepsi (hassy), atau imajinatif 
(khayali): atau korelasi berupa sebab-akibat, illat dan ma'lul, perbandingan, dan perlawanan. 


Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat (munasabah) dalam Al-@uran di perlukan 
ketelitian dan pemikiran yang mendalam. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 367 ) 


As-Suyuthi menjelaskan beberapa langkah yang perlu di perhatikan untuk menemukan 
munasabah ini, Yaitu: 
1. Memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi obyek pencarian 
2. memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang di bahas dalam surat 
3. menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak, dan 
4. dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ugkapan-ungkapan 
bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. 


bau OS lg Ill JL OP 0g pd LI OAT I— Iker Lead Ky SAS SU) Gl piahi Ranalia Lah ay Ramli 
bea Ale Ulas Aa aa SL Ai US JS OS Ole AT AI ya Let yag Lee le UP YI eU che dil 
Bai yak da ohm Siti ISI elly Jp omi y CA AS Ga SL JIN Oya US JS OS Ole da sesali 
SBY 3 Sid OY SL Yi 
| Al-itgaan fii Uluum al-Guraan 11/36 |. 

3. ILMU GIRAAT ALAURAAN" 


Ang IS 9S LN GUA Lilo Gaby AAN SUSU Gb Rei 4 Smg ole ya ada ai" Ole le Cool 3 
JS. 


PERMULAAN-PERMULAAN ILMU @IRAAT 


Definisi ilmu @iraat ialah ilmu untuk mengetahui tatacara mengucapkan kalimat-kalimat 
@uraniyyah, cara memraktekkannya baik yang disepakati atau yang diperselisihkan ulama ahli 
baca @uran dengan disertai penisbatan setiap metode yang ia gunakan pada yang menugilnya 
(meriwayatkannya dari nabi) 


4. RASMUL @URANI 


stilah rasmul al-@uran terdiri dari dua kata yaitu rasm dan al-Guran. Kata rasm berarti bentuk 
tulisan. Dapat juga diartikan dengan “atsar dan “alamah. Sedangkan al-@uran adalah kalam Allah 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dengan perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam 
mushaf-mushaf dan disampaikan kepadaumat manusia secara mutawatir (oleh Banyak Orang) 
dan mempelajarinya suatuibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan di akhiri dengan surat an- 
Nas.Dengan demikian, rasm al-@uran berarti bentuk tulisan al-Guran. Para ulamalebih cendrung 
menamakannya dengan istilah rasm mushaf , Ada pula yangmenyebutnya rasmul utsmani. Ini 
wajar karena khalifah Utsman lah yang merestui dilakukannya penulisan al-@uran. Rasmul mushaf 
merupakan ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan beserta sahabat- sahabat 
lainya dalam penulisan al-Guran yang berkaitan dengan susunan huruf- hurufnya yang terdapat 
dalam mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagi daerah dan kota serta mushaf al-imam yang berada 
di tangan khalifah Utsman bin Affan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasmul al-Guran itu 
adalah bentuk penulisan al-@uran yang sebagian ulama menyebutnya dengan rasm mushaf dan 
sebagian ulamayang lain menyebutnya denganRasm Utsmani. Terlepas dari apapun namanya 
katakuncinya adalah “bentuk tulisan” dari al-@uran itu sendiri 


5. @ISHASHUL GURAAN 
Al-Buduur az-Zaahirah 1/4 : 

US 3 JUVI gan ee uas al Ig Il Ip ding Coal aa Gasak Jul, 
Al-Kasyf wal Bayaan V/196 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 368 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


retah JUNI ga (GA Kaji Ga st (L 3 ganadid Heenas 23 Ep P3 JW di dang CA ai mai Jae 
Us. 


Al-Jaami Li Ahkaam al-@uraan 1X/119 : @ashash artinya meneliti sesuatu seperti dalam firman 
Allah “Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia"(AS. 28:11). 
Artinya ikutilah jejaknya, maka Gaash artimya meneliti jejak-jejak atsar dan mengkhabarkannya, 
berarti Gashash al@uran adalah ilmu jejak-jejak orang terdahulu yang diceritakan oleh al@uran. 
(Al-Kasyf wal Bayaan V/196, Al-Jaami' Li Ahkaam al-Guraan 1X/119) 


1140. Sejarah Ulumul OGur'an 


A. Pengertian Sejarah 


Sejarah secara etimologi dapat ditelusuri dari asal kata sejarah yang sering dikatakan berasal dari 
Arab syajarah, artinya “pohon”. Untuk menyebut sejarah dalam ilmu pengetahuan sebetulnya 
berasal dari bahasa Yunani (istoria) yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, 
khususnya manusia yang bersifat kronologis. Makna sejarah bisa mengacu kepada dua konsep 
yaitu : Pertama, sejarah memberikan pemahaman akan arti objektif tentang masa lampau, dan 
hendaknya dipahami sebagai aktualitas atau peristiwa itu sendiri. Kedua, sejarah menunjukkan 
maknanya yang subjektif, sebab masa lampau itu telah menjadi sebuah kisah atau cerita tentang 
suatu hal yang di dalam proses pengkisahan itu terdapat kesan yang dirasakan oleh sejarahwan 
berdasarkan pengalaman dan lingkungan pergaulannya. 


B. Pengertian Gur'an 


Ulumul @uran adalah susunan idhafah yang terdiri dari kata Ulum dan kata Al- @uran. Hal ini 
menuntut kita agar mengetahui dua kata di atas masing-masing, baik dari segi bahasa (leksikal) 
maupun dari segi istilah (gramatikal), kemudian perlu dijelaskan pengretian yang dimaksud 
dengan rangkaian kata-kata yang tesusun secara idhafi. 


Al-Ulum 


Al-ulum merupakan bentuk jamak dari Al-ilm (ilmu), yang mempunyai arti lawan dari al-jahl 
(bodoh). Al-'ilm semakna dengan kata al-fahm dan kata al-marrifah. Makna yang dikehendaki disini 
adalah “pengetahuan terhadap sesuatu dengan sebenar-benarnya atau dengan dilandasi 
keyakinan, yakni adanya an-Nur yang datangnya dari Allah untuk menyinari hati sanubari. 


Kemudian kata ilmu secara mutlak diartikan mempunyai fungsi yang membahas suatu 
permasalahan dan pokok-pokoknya yang berkaitan dengan satu bidang tertentu, seperti ilmu 
nahwu, ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan sebagainya. 


Ulum dari jamak dari beberapa ilmu yang saling berkaitan antara lain ilmu bahasa arab (meliputi 
ilmu nahwu, saraf, bayan, badi', balaghah, 'arudh, dan sebagainya,- ed), ilmu-ilmu eksak (meliputi 
zoology, biologi, teknik, matemtika, kimia, dan sebagainya) dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 
dan membutuhkan eksperimen. 


Al-Gur'an 


Pada saat Allah SWT menciptakan hamba-hambanya, Dia memberikan pertolongan dan 
bimbingan ke jalan yang lurus dan berpegang teguh ke jalan yang benar. Dan dalam jiwa hamba- 
hamba Nya tertanam fitrah yang berfungsi sebagai pembimbing yang menunjukkan ke jalan yang 
selalu benar. 


“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereke dan Allah 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 369 ) 


mengambil kesaksian kepada jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” 
Mereka menjawab: “betul (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap kesaksian ini.” (@.S Al-A'raf:172). 


Dan Allah mengutus rasul-rasul-Nya kepada mereka, yang berfungsi untuk meluruskan keyakinan, 
membimbing mereka kepada hal-hal yang baik, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia 
maupun akhirat. Secara Etimologi ada terdapat perbedaan pendapat dari sebagian para ulama 
tenteng lafal Al-Guran, tetapi setelah dilakukan kajian mereka sepakat bahwa lafal Al-Guran 
adalah ism (isim/ kata benda), bukan fiil (fil / kata kerja) atau harf (huruf). Isim yang dimaksud 
dalam|1J bahasa Arab sama dengan keberadaan isim-isim yang lain, kadang berupa isim jamid 
atau disebut isim musytag. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat, bahwa Al-Guran tersebut 
adalah ismu jamid ghairu mahmuz, yaitu sebuah isim yang bersangkutan dengan nama yang 
khusus diberikan kepada Taurat dan Injil. Pendapat ini diwakili oleh Ibnu Katsir dari mazhab 
Syafi'i. Sebagian ulama lain berpendapat, bahwa lafal Al-Guran adalah ismu musytag, namun 
mereka masih terbagi ke dalam dua golongan: 


1. Golongan pertama diwakili, antara lain oleh Al-Asy'ari (Zarkasyi,1, 1400:278). Yang 
berpendapat kata Al-@uran diambil dari kalimat “@aranat asy-syai'u bis-sya'i idza 
dhammamatuh ilaihi.” Ada juga berpendapat, diambil dari kalimat “Garana baina al- 
ba'irain, idza jama'a bainahuma”. Dari kalimat terakhir ini muncul sebutan Giran 
terhadap pengumpulan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan hanya satu 
ihram. 


2. Golongan kedua diwakili, antara lain oleh al-Farra (Suyuthi,1,1343:87). Berpendapat 
bahwa lafal Al-@uran musytag dari kata gara'un, jamak dari kata garinah, karena 
ayat-ayat al-@uran (lafalnya) banyak yang sama antara yang satu dengan yang 
lain. 


3. F. Sejarah Al-Gur'an 
4. 1. Masa Rasulullah 


Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kita temui pribadi yang seluruh kehidupannya 
menyerupai lembaran buku terbuka dari kulit ke kulit, dari saat lahir yang yatim hingga masa 
kanak-kanak, masa remaja, masa kerasulan dan saat-saat menjadi pengusaha seluruh Arabia, 
hingga akhrinya ke saat wafatnya. Beliau dicatat sebagai seorang yang tidak mampu membaca 
tulisan, seorang yang ummi. Karena itu, ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. 
Perintah membaca ini turun pada saat ia sedang dalam perenungannya di Gua Hira dekat Jabal 
Nur. Allah Maha Pengasih memanggilnya, dan Allah mengutus malaikat Jibril untuk 
menyampaikan wahyu kepada Rasulullah S.A.W. “ Baca! Atas nama Tuhan Yang Mencipatkan 
segalanya: Mencipatakan manusia dari segumpal darah: Baca! Tuhanmu Maha Mukya, Yang 
telah mengajar menggunakan pena: mengajar manusia segala yang belum diketahui”. (AS. 
Al-Alag: 1-5). Kejadian yang baru dialami beliau tersebut diceritakan kepada isteri beliau yaitu Siti 
Khadijah. Dan juga beliau membacakan ayat-ayat Al-Guran yang dihafalnya kepada Siti Khadijah. 


Ketika Allah SWT. memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar melaksanakan secara 
terang-terangan terhadap apa yang diperintahkan, agar mempublikasikan dakwah Islam, maka 
Nabi melaksanakan perintah tersebut. Dalam hal ini beliau tidak sendirian dalam menyebarkan 
agama Islam, beliau juga dapat dukungan dari kakek Abu Mutholib, Zaid bin Tsabit, Abu Bakar 
Ashidig, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abu Tholib, dan beberapa sahabat lainnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(370 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dengan merekalah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengajak umat manusia untuk 
masuk Islam, yakni menerima Islam sebagai agamanya dan juga menerima Al-@uran. mereka 
(yang mendapat hidayah dengan memeluk Islam) membacanya dengan benar, dan mereka selalu 
berkumpul dirumah Argam bin Abi al-Argam. untuk menghafal al-Guran dan mempelajari ayat- 
ayat secara detail. mereka adalah orang-orang Arab asli. Hal inilah yang memudahkan mereka 
memahami al-Guran, karena bahasa al-@uran merupakan bahasa yang sudah menjadi satu jiwa 
mereka. Jikal2) mereka menemukan kesulitan makna yang trekandung dalam al-Guran ataupun 
ada yang terasa kurang jelas tujuannya, mereka bias saling bertanya. Hal ini disebabkan, diantara 
mereka ada yang lebih tahu dari yang lain dan kadar pengetahuannya berbeda. Apabila belum 
mendapatkan jawaban yang memuaskan, mereka langsung bertanya kepada Nabi, dan beliau 
memberikan penjelasan secara detail. 


Sejak agama Islam mulai di dakawahkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan mulai saat itu 
juga Ulum al-@uran telah tumbuh. Hal ini dikarenakan adanya penghafal, penyalinan, dan 
penafsiran, yang kesemuanya termasuk ilmu-ilmu al-Guran yang sangat penting. Akan tetapi 
istilah disiplin ilmu Ulum al-Guran belum dikenal pada masa ini. 


1. 2. Masa Sahabat 


Pada masa sahabat memperhatikan situasi dan kondisi pembelajaran al-Guran (Ulum al-@ur'an) 
sangat baik secara lisan. Walaupun pada masa itu istilah kodifikasi masih belum dikenal. Ada 
beberapa factor yang melatar belakangi para sahabat untuk tidak melakukan kodifikasi pada saat 
itu, yaitu: pertama, karena para sahabat pada umumnya adalah ummi (tidak bisa baca), bahkan 
kurang mengenal adanya bacaan dari tulisan: kedua, keterbatasan alat-alat tulis di kalangan 
mereka: ketiga, apabila ada masalah dalam memahami al-Guran mereka langsung menanyakan 
kepada Rasul: keempat Rasulullah melarang para sahabat menulis selain al-Guran, lewat 
sabdanya yang terkenal: “Jangan kamu menulis selain apa yang kusampaiakan (Hadits). Barang 
siapa yang menulis sesuatu dariku selain al-Guran, hendaknya menghapusnya”. (H.R. Muslim). 
Sebagian orang mempunyai asumsi bahwa Rasulullah SAW melarang para sahabat menulis 
apapun selain al-Guran, disebabkan kekhawatiran beliau akan bercampurnya al-Guran dengan 
yang bukan al-Guran. Menurut pendapat saya, bahwa asumsi tersebut tidak benar dan terkesan 
kurang menghargai kecendikiawan para sahabat. Padahal larangan tersebut menunjukkan bahwa 
para sahabat adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan dalam bersikap, dan mampu 
merasakan nikmatnya gaya penjelasan al-Guran. Mereka juga mempunyai kemampuan menilai 
gaya bahasa dan wazan kalimatnya. Mereka juga bisa mengetahui kemukjizatan al-Guran secara 
sempurna meskipun hanya melalui proses mendengarkan, sementara sebagian yang lain 
menguasainya dengan hati. Jadi, bagaimana baik dengan sesuatu yang bukan bersumber dari al- 
Guran, semisal hadits-hadits Nabi, apalagi dengan ungkapan yang dibikin manusia. Alasan 
peperangan itu dlatarbelakangi oleh Rasulullah SAW. yang menginginkan adanya tanggnug jawab 
seluruh sahabat tanpa pandang bulu dalam menyampaikan dan meneruskan dakwah beliau. 
Seaindainya upaya penulisan selain al-@ur'an diberi izin, maka mereka yang tidak bisa membaca 
dan menulis akan mempunyai asumsi bahwa tanggung jawab dalam menyampaikan dakwah 
hanya terbatas bagi para penulis saja. Sebab para penulis bisa memelihara nash-nash hukum 
lewat tulisan-tulisan mereka, dan tanggung jawab benar-benar dibebankan ke pundak mereka. 
Maka ketika Rasulullah SAW. jadikan para sahabat menerima segala sesuatu dari Rasulullah 
SAW. untuk disampaikan kepada yang belum mendengarkan, dan tidak terdapat perbedaan 
antara orang yang pandai menulis dengan yang buta huruf. Karena itu da'wah Islam merupakan 
kewajiban seluruh para sahabat, dan hal ini sangat penting mengingat bahwa dakwah yang baik 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 371 ) 


adalah menyebarkannya dengan melibatkan|3| seluruh sahabat, tidak terbatas pada mereka yang 
pandai menulis saja. Jika anda mengatakan, “seandainya yang terjadi adalah seperti hipotesa di 
atas, mengapa Rasulullah SAW. mengizinkan mereka menulis al-Guran?”. Saya berpendapat, 
bahwa upaya menyampaikan al-@uran tidak sama dengan saya menyampaikan sesuatu yang 
bukan al-@uran. sebagian dari para sahabat yang ummi tidak mempunyai asumsi bahwa 
menyampaikan pesan moral al-@uran hanya diwajibkan kepada para sahabat membacda al- 
Guran, baik dengan suara yang lirih maupun dengan suarau yaring-di rumah-rumah mereka dan 
masjid. Mereka juga membacanya saat sendirian maupun bersama-sama bahkan dalam shalat. 
Oleh karena itu, bahwa menyampaikan pesan moral al-Guran mempunyai berbagai media yang 
tidak dimiliki oleh selain al-Gur'an. juga tidak terbatas pad para sahabat yang menulis saja, sebab 
semua para sahabat senantiasa membaca al-Guran malam dan siang, maka tidak mungkin 
mereka yang mungkin mereka yang ummi mewakilkan kepada yang mampu membacda dan 
menulis dalam menyampaikan da'wah islam. Oleh karena itu, para sahabat mempunyai 
kemampuan akan sebab-sebab dilarangnya upaya kondifikasi ilmu-ilmu al-Guran sesuai dengan 
keyakinan dan kemampuan mereka terhadap al-@uran. para sahabat dalam penguasaannya 
terhadap ilmu-ilmu al-Guran sama dengan kekuatan hafalan mereka terhadap ayat-ayat al-Guran 
imam at-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud : Jika para sahabat mempelajari ayat al-Aur'an, 
mereka pasti mengetahui betul makna-maknanya dan mengamalkannya. dalam riwayat lain Abu 
“Abdurrahman as-Salami berkata: orang-orang yang selalu membacakan hadits kepada kami, 
mengabarkan bahwa mereka selalu meminta Nabi 


untuk membaca al-@uran. Apabila mempelajari ayat dari al-Guran, mereka tidak akan 
menyikapinya secara berbeda (menyalahinya), sebelum mereka mengetahui amalan yang 
terdapat pada bacaaan tersebut, sehingga kami mempelajari sekaligus mengamalkannya al- 
@uran (Thabari, I, 1328:80). Abdullah berkata: “Demi Allah tidak ada Tuhan selain Dia, 
sesungguhnya setiap surat Al-Guran yang turun, pasti aku mengetahui dimana turunnya. Setiap 
ayat Al-Guran yang turun pasti aku mengetahui tentang hal apa yang ia turunkan. seandianya aku 
mengetahui ada seseorang yang pengetahuannya tentang Al-Guran melebihi pengetahuanku, 
sementara untuk menemuinya harus mengendarai unta, maka aku pastilah kesana untuk 
menemuinya” (Bukhari,VI, 1979: 102). Oleh karena larangan tersebut, para sahabat mempunyai 
kemampuan yang luar biasa didalam mengahafalkan Al-@uran dan menguasai ilmu-ilmu Al- 
Guran, bahkan bisa dikatakan seimbang penguasaannya. Sebagaimana pendapat Al-tabari, “Jika 
para sahabat mempelajari sepuluh ayat Al-@uran mereka pasti mengetahui betul maknanya dan 
mengamalkannya” (Abdurrahman Rumi, 1996 : 56). Kondisi ini berlangsung selama 
kepemimpinjan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Pada kepemimpinan Utsman, karena wilayah 
kekuasaan Islam telah tersebar luas di beberapa negeri dengan dialek, adat dan budaya yang 
berbeda. mak untuk menjaga kemurnian al-@ur'an, tidak bisa hanya dengan hafalan saja. oleh 
karena itu, khalifah Utsman mempelopori pengumpulan Al-Guran dalam satu mushaf, yang 
kemudian terkenal dengan mushaf Utsamani. Setelah dikumpulkan dalam satu mushaf, maka 
khalifah Utsman juga memerintahkan untuk membuat salianan beberapa naskah lagi yang 
dikirimkan ke semua Negara-negara Islam. 


Sedangkan mushaf-mushaf selain mushaf Utsmani diperintahkan untuk dibakar. Dengan 
Usahanya itu, beliau dianggap sebagai peletak dasar Ilmu Rasm Al-@ur'an atau Ilmu Rasm al- 
Utsmani. (Abdul Djalal, 1998:28-29) pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, usaha untuk 
menjaga eksistensi Al-Guran ini dilanjutkan. Beliau mempunyai perhatian yang besar terhadap 
orang-orang asing yang suka menodai kemurnian bahasa Arab. beliau khawatir akan terjadinya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(372 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kerusakan dalam bahasa Arab itu. untuk itu beliau memerintahkan sahabat Aswad al-Dawli untuk 
membuat sebagian kaidah-kaidah guna memelihara kemurnian bahasa Arab sebagai bahasa Al- 
Guran. Dengan usahanya ini, khlifah Ali dianggap sebagai peletak dasar Ilmu Nahwu atau Ilmu 
Prab Al-@ur an. (Abdul Djalal, 1998 : 28-29).I4I 


1. 3. Masa Tabi'in 


Ketika wilyah islam telah tersebar luas, para sahabat juga telah tersebar diberbagai penjuru negeri 
yang telah berada dalam wilayah kekuasaan islam. pada massa ini para sahabat mengajarkan al- 
@uran lengkap dengan bacaan, isi/penafsiran dan ilmu-ilmu yan terkandung di dalamnya. pada 
masa ini juga telah muncul adanya lembaga-lembaga yang yang lazim disebut dengan Madrasyah 
al-Tafsir dan banyak sekali jumlahnya. Akan tetapi, hanya tiga yang terkenal yaitu : Madrasah Ibn 
Abbas di Makkah, Madrasah Ubay bin ka'ab di Madinah dan Madrasah “Abd Allah bin Mas'ud di 
Kufah. (Abdurrahman Rumi, 1996 : 58). Ketiga tokoh (yang namanya dijadikan sebagai nama 
madrasah) tersebut, merupakan sahabat yang mempunyai keahlian dalam bidan tafsir. Murid- 
murid dari ketiga tokoh yang terkenal itu, termasuk dalam golongan tabi'in mereka adalah sa'id bin 
Jabir, Mujahid bin Jabar, Ikrimah, Tha'wus, 


dan Atha' bin Abu Rabah (murid Ibnu Abbas), Zaid bin Aslam, Abu al-aliyah, Muhammad bin Ka'ab 
dan sebagainya. Pada tabi'in tersebut, merupakan tokoh-tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu 
tafsir seperti : Ilmu Gharib, Al-Guran, Ilmu Asbab Al-Nuzul, Nasikh Mansukh, Ilmu Makkiyah dan 
Madaniyah dan lain-lain. Sistem dan metodologi penafsiran yang dikaji para tabi'in pada masa ini, 
tidak hanyaterbatasa pada penafsiran dengan pengertiannya yang secara khusus, tetapi system 
dan metodologi nya telah meliputi berebagai segi keilmuan dalam penafsiran seperti Ilmu Gharib 
Al-Guran, Ilmu Asbab Al-Nuzul, dan lain sebagainya. Proses penyampaian ilmu pada masa ini 
seperti Al-Guran melalui periwayatan dan belum dikodifikasikan. 


4. Masa Kodifikasi 


Setelah dirintis dasar-dasar 'ulum Al-Guran, maa para mufassir mulai melakukan kodifikasi'/ 
penulisan 'ulum Al-Guran. Tetapi sebelum cita-cita ini dilakukan, terlebih dahulu mereka 
melakukan pembukuan tafsir Al-Guran. sebab tafsir Al-@uran yang alin. Orang-orang yang 
pertama melakukan ini adalah Yazid bin Harun Al-Salami (w. 117H), Syu'bah bin al-Hajjaj 
(w.160H), Waki' bin al-Jarrah (w.197H) dan lain-lain. Tafsir-tafsir yang mereka tulis berupa koleksi 
pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in yang kebanyakan belum dicetak, sehingga tidak sampai 
pada generasi sekarang. Setelah itu muncul penafsir-penafsir yang masyhur seperti Ibn Majah 
(w.273H), Ibnu Jarir Al-@uran-Thabari (w.310), Abu Bakar bin Al-Guran-Mundzir An-Nisaburi 
(w.318 H), Ibn Abi hatim (w.327 H) dan Ibn Hibban (w.369 H), Al-Hakim (w.369 H) dan lain-lain. 
Tafsir Al-Guran-Thabari merupakan tafsir yang paling besar dengan memakai metode mugaran. 
Sebab beliau adalah orang pertama yang melakukan penafsiran ayat-ayat Al-@uran dengan 
mengemukakan pendapat-pendapat para ulama' dan membandingkan pendapat sebagian dengan 
sebagian yang lain. kitab tafsir Al-Thabari itu adalah kitab Jami Al-Bayan fi Tafsiir Al-@ur'an. 
setelah itu cabang-cabang “ulum Al-@uran yang lain mulai bermunculan teruatama pada abad 
ketiga Hijriyah. Pada abad inilah lahir ilmu asbab al-nuzul, ilmu nasikh dan mansukh dan ilmu 
tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ulama semisal Ali Ibnul Madini 234 H, guru imam al- 
Bukhari, adalah penulis kitab asbab al-nuzul, Abu Ubayd al-Gasim bin Salam 224 H menulis kitab 
Ilmu Nasikh wa al-Manuskh. Kemudian Muhammad Ayyub al-Dharis (294 H), menulis kitab ilmu 
Makki wa al-Madani, dan Muhammad Khalaf ibn al-Mirzaban (309 H) yang menulis kitab al-haawii 
fii 'ulum al-@uran yang terdiri atas 27 juz. Sedangkan pada abad ke-IV Hijriah ada lima ulama' 
yang giat mengarang “uluum al-Auran yang menyusun kitab-kitabnya yaitu : (a) Abu Bakar al- 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 373 ) 


Sijistani 330 H, menulis karya Ilmu Gahrib al-Guran, (b) Abu Bakar Bin Gasim al-Ambari 328 H 
dengan kitabnya Aja'ib Ulum al-@uran, (c) Abu Hasan al-asy'ari 324 H menulis kitab Mukhtazan fi 
Ulum al-Guran, (d) Abu Muhammad bin Ali al-Adfawi 388 H menulis kitab al-Istigha' fi 'ulum al- 
Guran 20 jilid. Kemudian pada VI juga ada satu tokoh yang termashyur, yaitu: Abu al-Gasim Abd 
al-Rahman al-Suhayli 581 H yang menulis kitab ilmu Mubbamat al-Gur'an. Selanjutnya pada abad 
VII H. Ada tokoh yang pertama yang menulis kitab ilmu I'jaz al-Guran, yaitu Abd al-salam 660 H 
dan orang yang pertama kali ilmu Gira'at yaitu Alam al-Din al-sakhawi 643 H, lalu diikuti oleh Abu 
Syamah Abd al-Rahman Ibn Ismail al-Magdisi 665 H, yang menulis kitab al-mursyid Wajiz fi ma 
Yata'allag bi al-Guran al-azhim. Demikian semangat para mufassir, sehingga menimbulkan 
lahirnya ilmu-ilmu al-Guran yang baru, yang membuat orang heran karena melihat buku-buku 
memenuhi gedung perpustakaan besar di dunia setelah itu pada abad selanjutnya atau abad VIII 
H, juga muncul pengarang-pengarang 'ulum al-Guran, yaitu (a) Imam Ahmad Ibn Zubayr 708 H, 
yang mengarang kitab al-Burhan fi Tartib suwar al-@uran, (b) Imam Najm al-Din al-Thufi, menulis 
kitab ilmu Jidal al-@ur'an: (c) Ibn Gayyim al-jawzirah 751H menulis kitab al-Tibyan fi Agsham al- 
Guran dan beberapa kitab lainnya (Abdurrahman Rumi, 1996:32-33). Kecermerlangan Ulum al- 
Guran ini berlanjut pada abad IX H. dengan munculnya pengarang-pengarang kenamaan yaitu: (a) 
Imam Jalal al-Din al-Bulgini (W.824 H) yang menulis kitab Mawagi' al-ulum min mawagi al-Nujum, 
yang berisi tentang 50 cabang Ulum al-@uran: Imam Muhammad bin Sualiman al-Kafiaji (879 H) 
yang menulis kitab Ulum al-@uran: (b) Imam Muhammad al-Buga'i(885 H) yang menulis kitab 
Nuzhumat al-Durar fi Tanasuh Ayat wa Suwar. (Abdurrahman Rumi, 1996:36). Kemudian pada 
Abad X kecermelangan Ulum al-@ur'an ini berakhir di pakar ulum al-@ur'an, yaitu: Imam Jalal al- 
Din abd Rahman al-Suyuthi (991 H) yang sempat mengarang tiga buah kitab, yaitu: Tanasugud 
Durar fi Tanasub al-Suwari, al-Tabbir fi ulum al-Tafsir, yang membahas 102 cabang ulum al- 
Gurandan al-ltgam fi 'ulum al-@uran yang terdiri dari dua juz, tetapi dibukukan menjadi satu jilid. 
Setelah abad X ini, kegiatan pembukuan ulum al-Guran berlanjut sampai abad XI, yaitu: al-Banna 
(w. 923 H), menulis kitab Ittihaf Fudhala'l al- basyar fi @ira'at al-Arba'a Asyara, As-Syaikh Mari al- 
Karami (w1033 H), menyusun kitab @ala'id al-Marjan fi an-Nasikh wa al- Mansukh min al-Guran: 
Ahmad bin Muhammad al-Maggari (w. 1041 H), menyusun kitab I'rab al-@ur'an. Beberapa ulama 
yang penulis tidak sebutkan satu-satu, hingga abad XIV H. Pada abad XIV H ini, banyak mufassir 
yang menulis kitab di sekitar al-Guran, sejarahnya dan ilmu-ilmunya, yaitu: (a) Syaikh Thahir al- 
Jazari, menulis kitab al-Tibyan fi Ba'd Mabahit al-Muta'alligat bi al-@ur'an, (b) Jamal al-Din al- 
Gasimi (w.1322), menuli kitab al-Ta'wil, (c) Muhammad “Abd al- Azhim al-Zargani, menulis kitab 
Manahil al-Irfan fi ulum al-@uran, (d) Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, menulis kitab Tafsir 
al-Guran al-Hakim yang terkenal Tafsir al-Manar. (Hasbi Ash-Shiddiay, 10-11). 


Demikan sekilas beberapa ulama dan buah karangannya yang berkenaan dengan pembahasan 
ulumul @uran di masa lampau, yang relatife cukup banyak jumlahnya. Ketika anda 
memperhatikan kitab-kitab yang ditulis tersebut, anda akan menemukan kenyataan bahwa 
masing-masing tulisan hanya mendapatkan satu ilmu saja dari berbagai ilmu-ilmu al-Gur an. 


5, Munculnya Istilah Ulumul-@ur'an 


Seiring dengan kamjuan perkembangan 'ulum al-@uran . Tahap demi tahap ilmu-ilmu yang 
menjadi bagian dari disiplin ilmu ini juga mengalami perkembangan, 


seperti ilmu Tafsir, ilmu rasm al-@ur'an, ilmu Gira'at ilmu Gharib al-Guran, dan seterusnya (Ramli 
Abdul Wahid, 2002:22). Ilmu-ilmu ini kemudian membentuk kesatuan yang mempunyai hubungan 
dengan al-@uran, baik dari segi keberadaan al-Guran maupun dari segi pemahamannya. Karena 
itu ilmu-ilmu ini disenut dengan ilmu-ilmu al-@uran yang dalam bahasa Arab disebut “ulum al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(374 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@uran (baca: ulumul Guran). Akan tetapi pengertian 'ulumul-@uran dalam konteks sebagai 
sebuah istilah, baru dikenal pada periode-periode akhir, yaitu pada akhir abad ketiga atau 
menjelang awal abad keeempat Hijri, ketika seorang ulama bernama Muhammad bin Khalaf bin al- 
Muazban (w. 309 H) menyusun sebuah kitab berjudul Al-Hawi fi Tafsir al-@uran (Nadim, t.t.:214, 
dan Daudi,t.t.:141). Sedangkan sebagian ahli meyakini bahwa permulaan periode dikenalnya 
istilah “ulumul -Guran adalah pada permulaan abad V Hijri, yaitu ketika Ali bin Ibrahim al-Haufi 
(w.430 H) menulis sebuah kitab bertajuk Al-Burhan fi Ulum al-@uran. Asumsi ini kurang valid, 
sebab nama kitab yang dikarang al-Haufi adalah Al-Burhan fi Tafsir al-@uran (Zadah, t.t.:108: 
Humawi, XII, t.t.:222, dan Khulaifah, I, t.t.: 241). Disamping itu, banyak bermunculan kitab-kitab 
yang ditulis para ulama pada kurun sebelumnya, yang secara tersirat menunjukkan adanya istilah 
Ulumul-@uran dalam konteks kodifikatif. hal ini diperjelas oleh kitab yang disusun Ibnu al- 
Murazban dan ulama lain. (5| 


6. Kesimpulan 


a) Nabi menerima wahyu dari Allah berupa Al-Guran, lalu beliau dapat perintah dari Allah untuk 
menyampaikan kepada umat manusia. Pada zaman ini belum ada kajian tentang ulum al-Guran, 
pengikut beliau hanya menghafal dan kalau ada masalah langsung menanyakan pada beliau. 


b) Khulafa'ur Rasyidin, setelah kejadian 70 pengahfal al-Guran tewas dalam peperangan. Adanya 
kekhawatiran tentang hilangnya orang-orang pengahafal al-Guran, dan beberapa sahabat 
mengusulkan disusun menjadi sebuah mushaf. setelah mengalami kodifikasi dan juga adanya 
kekhawatiran pemahaman tentang al-Aur'an. 


c) Pada zaman Tabi'in mulai adanya kajian-kajian tentang al-Guran dan beberapa ilmu yang 
termasuk dalam al-@uran, Tetapi belum begitu mengkajinya secara mendalam. Pada jaman 
tabi'in kecil baru mengkaji secara mendalam pembagian tentang ilmu-ilmu yang ada dalamnya. 


d) Dalam perkembangannya ilmu ini disebut ulumul Guran. Serta kajian detail dan ulama-ulama 
sudah banyak membahas tentang ulumul Gur'an. 


DAFTAR PUSTAKA 
Siti Maryam dkk, Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern, Yogyakarta, 2002 
Saifullah dkk, Ulumul Guran, Prodial Pratama Sejati (PPS) Press: Ponorogo,2004 
Dr.Fadh bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Guran Studi Kompleksitas Al-Guran, Titian Ilahi Press, 
Yogyakarta 
Kamaluddin, Ulumul Guran, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992 
1 Siti Maryam dkk, Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern, Yogyakarta, 2002 
Dr.Fadh bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Guran Studi Kompleksitas Al-@uran, Yogyakarta: Titian Ilahi 
Press 
(1) Saifullah dkk, Ulumul Gur'an, Prodial Pratama Sejati (PPS) Press: Ponorogo,2004 
Dr.Fadh bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Guran Studi Kompleksitas Al-Guran, Titian Ilahi Press, 
Yogyakarta 
(21 (2) Saifullah dkk, Ulumul Guran, Prodial Pratama Sejati (PPS) Press, Ponorogo,2004 
Dr.Fadh bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Guran Studi Kompleksitas Al-Guran, Titian Ilahi Press, 
Yogyakarta Kamaluddin, Ulumul Guran, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1992 
(3) Saifullah dkk, Ulumul Aur'an, Prodial Pratama Sejati (PPS) Press: Ponorogo,2004 
Dr.Fadh bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Guran Studi Kompleksitas Al-Guran, Titian Ilahi Press, 
Yogyakarta 
(4) Saifullah dkk, Ulumul Gur'an, Prodial Pratama Sejati (PPS) Press: Ponorogo,2004 
Dr.Fadh bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Guran Studi Kompleksitas Al-Guran, Titian Ilahi Press, 
Yogyakarta 
Ip) (Ip) Saifullah dkk, Ulumul Guran, Prodial Pratama Sejati (PPS) Press, Ponorogo,2004 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 375 ) 


Dr.Fadh bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Guran Studi Kompleksitas Al-Guran, Titian Ilahi Press, 
Yogyakarta 
| Indrawan Cahyadi |. 


1333. TAFSIR AS HUD 108 : KEKEKALAN SURGA 


PERTANYAAN : 
2 Muhammad Mandalla Al-Hag 
Assalamu'alaikum. Mau naya nih, Tafsir surat HUD ayat 108 itu bagaimana???? 
JAWABAN : 
2 Mbah Cemeng 
108 — Why el op EL VPN, Dl Cal La Lah ade Adel ii ) Uanny Uye ada | Igakaaa adl ly ) 
YA Aly HSE oya Jl yag pb BII ya Jadi 0 pa Ly plain | Syl pbelan YP ah Ale Jay PAR LS 
AO AI yaah Sr YAA dll Nor paboaki AAN gg KAL esa Jr 2 AISI pamdi 1 SUSU cal yg, 
300 tebel MI — ega 
Orang-orang yang beruntung akan berada dalam sorga selamanya, selam masih ada langit dan 
bumi -tidak termasuk waktu yang alloh kehendaki- selain waktu yang telah di kehendaki Alloh.. 
Kurang lebih maksud illa ma syaa'a robbuka itu, waktu selain waktu keberadaan langit dan bumi... 
wallohu a'lam. 
Umiu Of Ibas pg 4 Led G3 Letnan lai AI Anis, SUS SIS UE AAA RI) ya VI oa Of Ol sisa YI 3 RSI 
baka 2 Aya Relas pala IL tata Il IS ya Ja 4 Alila Lely Ol add erat Ol Gan gih HS ol Id UST 3. Jadl 
PN KUP OLI Ancwadi land ) PAS NS JT Alena II RL Ko GI ole Gb de 
Sein Yg Isis Sup Ol EL omi | 27 VI 
dag! ee 2 LSI 
UM ee Ia Ih pai ki. 
Karunia yang tiada putus-putus -tanpa batas 
2 Mbah Godek 


Dalam tafsir munir ILLA disitu brmakna siwa (selain).. SIWA MA SYA'A ROBBUKA ZA'IDAN ALA 
DZALIKA WAHUWA LA MUNTAHA LAHU. Selain apa yang telah dikehendaki TUHANmu lebih 
dari itu (selama langit bumi msh ada) yaitu tiada akhirnya. 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
SAS BAU Sud) Way el LV) 2) Oya Kemala La Upah Gde Ride ih | pekan el Lal 
Lam DEL ya US VI sad plg Bala A3 (dS BL ya Way el La Y Otn gel ct Iyosal 
Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga mereka kekal di dalamnya 


selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain), sebagai karunia yang 
tiada putus-putusnya.(@S. 11:108). 


Menurut ad-Dhohaak : Kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain) artinya kecuali zaman yang 
mereka (sebelumnya) telah lalui dengan menetap dineraka sampai mereka dimasukkan kedalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(376 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


surga. 


Menurut Abu Sanaan : Kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain) artinya kecuali masa yang 
melebihi atas kadar kelanggengan langit dan bumi yang artinya berarti keabadian dalam surga. 
| Al-Kasyf wa al-Bayaan V/190 |. 


Ditafsir yang ini malah lebih jelas GAN..... !! 
abosalah Upin don Val JI Adotaty OT) Way el AYI 23 Spa Km La Upah plat Rebel ih Iyan padi ly 
U Igor giat 33 Lelo luhan Aek 3D Ur yaa pad Il Lagian dely JS mera ore litinYI Ol JIN laka Jaoload Adel 
geebetuaYI Of Jaa Tail Uetr GAN AA Jaa ya Ot de AYI pa OY AN OJorakh Uga Op POIN G Bxas Tayis 
H3 Saka Tan AP cg ma La yag FIS Ae LIA GA ani Ba yag SAS land! Uni Al Il Ole 
Say el La YI sma Jd, JAN Jika YP OLS AA 3 adil Gsaki OB JUL JSI Jala al ad Jal Jon € Omi 
ON SU AS yag SUS le dab oya Ely ala YG LI yani aah La Lah Gale ara YI OK Uley lb La Sya 
SAS yab UA I EA Dlong JII BEA Dl Way el AB) sa gl sat VI Jay ori eny al al VI II ds 
GI OYY Ela Aly SAS Alada Yg AI olittaal glitiaat la ? el JL, Lg Y) Remon #Kle Gali UU IE SIH ym 
dilan Sp dede Jay JIN JAN mua enda II Pe st! Gara G JII oke Ag yg Ol tnya) MIS 
Se UB enda Il G3 JSI de Ie Abel dlesay JUL oya LI oa LA ya en) dan Ul el Ol) 1 ly 
BP 0 dpl aa Gatel, JI Ian Asia Ol opiiy Gate AI II ena SRS Cile G Ely sa UV) dya Jusidl 
Bol ya Ly el La Y Gara BL Can OS elu Kelor CB elit YP yameli lak Ah Jua Ol Kong dala situ YI Jasa 
Jp Ang aa ya Bab ya Ly el La YP ola # AA le 3 JS lea OL 1 Jay pa Ama ai ya 
Hb By pe Sad LIL oa aer Ol oya Lay el La Y olima si Lion G3 dy sltnaI Ol 1 Jd 
dat sale Ode Jay IRI ya JII JAN, Uklor yag Old lie (dot Jilia JI pesan da Ol Lay pl La Y) olina lal 
Lah Ml ya Ja Upin TAN IS Jo” ya de Anang AYI Of adl 9 adil, 
| Tafsiir al-Khoozin 111/245 |. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/348852541804227! 
1579. TAFSIR AS AL-BAGOROH AYAT 41 : MENUKAR 
AYAT DENGAN MURAH ? 


PERTANYAAN : 
Nur Aini 


Pada @S.ALBAGOROH ayat 41, terdapat arti...dan janganlah kmu menukarkan ayat-ayat-Ku 
dengan harga yang murah...Itu maksutnya bagaimana ya ustadz ? 

JAWABAN : 

D mma balon 

Pada surat al-bagarah 41 ada hubungannya dengan ayat sebelumnya (40) dimana mukhotobnya 


adalah kaum yahudi yang gengsi dengan tidak mengakui & tidak mau beriman dengan mengikuti 
ajaran islam yang dibawa Rasulullah SAW . Tafsir jalalain : 


SES GUY BLS Ja oya YA IS INSAN Banill y dam sll AI MAKAN yag Bl) sil Cjah Sara Lal Gina | Ol JAN eya pil Lag I gialg 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 377 ) 


HA Wa gai Y Gal Las Uya Dans ge | DB Ci Hamka Cai Uya AS AN SUU Ielts PI SS V9 f Sale peala Klas 
Bg LA 4 Lay mailiS2 | laka Slis 907 | AG x RAL IU La xg 


Sehingga mereka rela menjual keyakinan mereka untuk mengikuti Rasulullah dengan harga yang 
murah yakni bondo dunyo. Maksudnya mereka takut seandainya mrk mengikuti Rasulullah maka 
apa apa yang mrk dapat ketika selama menjadi yahudi akan hilang . maka mrk memilih ttp sebagai 
yahudi drpd mengikuti Rasulullah agar spy kedudukan & penghasilan mereka ttp lumintu. Wallahu 
a'lam. 


? Masaji Antoro 
Maksud ayat tersebut pada beberapa tafsiir Ulama : 

Le JI BLU 23 jae AS le Of UP Wall Lyla Wp LV, Us OLYU Pakta V3 (SUS UE JUL Ijats Yy ) 
OLYI Sa 2 bb oya Ki My 
“Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah” artinya dan janganlah 
kalian mengganti iman dengan harga yang rendah dan mengikutkannya dengan bagian-bagian 
duniawi karena sebesar apapun harta benda hanyalah remeh dan hina bila dibandingkan dengan 
apa yang hilang dari kalian yakni bagian akhirat sebab raibnya iman dari kalian. | Tafsir al- 

Baedhawy 1/300 |. 
Oey BBI ya L YAE UR) Uda ll SG Uas Yy | Gel ass Y ) 


(Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku) artinya janganlah mengganti hukum-hukum yang 
telah Aku turunkan (dengan harga yang rendah) yakni uang suap dan kedudukan. | Tafsir al- 
Baedhawy 1/321 |. 


Abon pl ane obi, II SAP car IS et aa, Di DLL | Jaka Yg ga) SUS UL gass Y, 
Bagi Jl Katy aa) JW ab JAN Jedely mi ye SU SNAS PI Sg Je ENI 3 ye KUA LS sgala 
Jab bull eta JS ops 

“Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah'Artinya janganlah 
mengganti hukum-hukum yang telah Aku turunkan dengan uang suap dan kedudukan dimata 
manusia serta pengakuan mereka, artinya sebagaimana dilarang merubah hukum-hukum Allah 
sebab takut pada manusia demikian juga dilarang merubahnya dengan berharap harta, 


kedudukan, suap dari mereka karena setiap harta benda dunia amatlah remeh. (| Tafsiir al- 
Khooziin 11/57 |. 


S3 Kenang Sega Th 3 OLS SS ja eno ,P OKE Ale, M3 ya any (AL 2 Ad YA SAS US Gu 1235 Y) 

SB UR Sy HAB oya SAN ya ig 
“Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah” (AS. 2,41). Adalah 
tujuan menyembunyikan hukum-hukum Allah tersebut demi mengambil harta, inilah maksud 


menjual ayat-ayat Allah dengan harga remeh dalam ayat ini. | Tafsiir ar- Roozy 111/39 J. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab. 


2 Abu Zaki 
LS ii ALA UI CR pg LIL Iga) Gebby LL OLI ye Pola Y 1g | 2 Lai jul YAN uda, 
JP yP US Ggat Loyal Jian #JB (Ay dn ot OIL GS Cabe Ur Aa Ur GRI es Ula 2OJUN op AL aus JG: 
as V9) HP 3 CP Upi Beta YP C3 oya SAS Galalon And Gaal JUg. La liS LM Jalil sad SIG AS US) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(378 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ud JUL Naat V3 Pita! JB ye Ad 2 JAN adl Ola Urea (S) dl Ge MLS UT Oky (OS Us JUL 
LG V3 NAS Lrabe Iadoeto Y 1 Iya (SUS 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4234075843487221 
1580. TAFSIR OS ALI IMRON AYAT 113 : SIAPA ITU AHLI 


KITAB ? 


PERTANYAAN : 
Abdullah Hasan Albashary 
Siapa yang dimaksud ahli kitab disini ? 
"Gang 3 An lot Tj cah oya bela dat Ii dat Ma elus (ag 
Mereka tidak sama, di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca 


ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang) 
MAS. ALI IMRAN:113). 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Adalah orang-orang ahli kitab yang berperilaku lurus, konsekuen dengan ajarannya yang 
kemudian beriman dan membenarkan Nabi Muhammad SAW. 
2 Bs Gg JB sean Ale AI Alan Gl aa cal ya Kla meng ad 21 Al OUT Dls KAS Ra ASI Jt ya) 
Ipang Nia £ Oya oya pelan yag € Aa oa Kel) 4 daan ya anal 4 Tan oya Delay 4 AL j3 Ala pekat Uk eos gal 
Le Uje ya IS jg 4 Ujld YP Ans Yg Kapat oat La poin JASII Jl oya JL SU Cah Leg OlAYI Slgeug 
AN ST Dias AG Lah MS al ya alat Ta 3 bah ya WS Jong AAN JII Kab JI a33 HT yan LS 
ki Sel aah j3 LSI Ja oya melia 3 Gada ey» oredlal ya Wediah 3 da Jl (dgan mag Jl s1 
“Di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada 
beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).(@S. 3:113)lalah 
orang-orang ahli kitab yang kemudian beriman pada Nabi Muhammad SAW.Ibn Ishag dari Ibn 
Abbas berkata “Saat Abdullah Bin Salama'yah, Usaid Bin “Ubaid dan orang-orang yahudi yang 
kemudian beriman, para pendeta yahudi dan ahli Kufur mereka berkata “Tidak beriman dan 
mengikuti agama Muhammad kecuali orang-orang rendahan dari kami, bila mereka orang-orang 
pilihan kami niscaya mereka tidak meninggalkan agama moyang-moyang mereka dan berpaling 
pada agama lainnya, kemudian Allah Azza Wa Jalla menurunkan ayat “Mereka itu tidak sama, di 
antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada 


beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).( AS. 3:113) sampai 
pada ayat “mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.(AS. . 3:114). 


Oleh karena itu al-Akhfasy berkata “di antara Ahli Kitab itu ada golongan umat yakni golongan 
yang memiliki perilaku lurus”. | Al-Jaami' Li Ahkaam al-@uraan IV/175 |. 


dead ya USU Uni HAJI ya LA Ja oya Very Kamal Tata AI MU ul ASI eat ya olga Iyan" ellas JB, 
alay Ala AI Ia Teka TP Lea Gd Ae pil pa oa BU, 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 379 ) 


“Mereka itu tidak sama, di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus”, Yang 
dikehendaki adalah 40 laki-laki dari Najran, 32 dari Habasyah dan 8 orang dari negeri Rum, adalah 
mereka berada pada agama nabi Isa As, dan membenarkan keberadaan Muhammad SAW. 
| Tafsiir al-Baghaawy 11/93 |. 


H4 Nat Goal ag pa 9 gal nail ya All Rania! Rata y el gia YI Ol Sliral Kasta MSI Jal nd 
“Mereka itu tidak sama: di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus”. Yang dimaksud 
adalah orang-orang yang kemudian memeluk agama islam dari kalangan ahli kitab. | Tafsiir al- 
Baedhawy 1/80 |. 

dag am doyan d Oles AI al (da RS Taeka SE 1 Gale yah IU (RSU dal CLS Jt oya ega Iya) 
aya Tea JI dls Ip Gelas JBg.... LAI GR 1 Jd on gaong Jong j2 dl SLS Je 18 J4 Uole cal id 
23 AN SJ aga KALI ea ca GEN) Cpit3 HA ja OA Jah aya Mary catat da ) RAS At SSI Ja uya 
83 up dna (aa JSI oa sar lgs Iyan (ag tele AI hp ) Kam Ing Ig SNI dls ms 
CAN 0 yag y MUA oya Ogan Gaon ya Oa YI JB IS Gal ya Rap yaah gal Ralama op AAL yg yaa sp sdy 
O jang dia pelag tele Wluslo sal Jong 2 Al paska Ga Kets lh 
“Mereka itu tidak sama, di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus”. Ibn Abbas 
berkata : berperilaku lurus artinya senantiasa konsekuen menjalani perintah Allah dan tidak 
melenakannya, pendapat lain “Berlaku adil”, pendapat lain “Konsekuen pada kitab Allah”, 
pendapat lain “Konsekuen dengan shalatnya”...... Imam 'Atha' berkata dalam maksud ayat ini 
“Yang dikehendaki adalah 40 laki-laki dari Najran, 32 dari Habasyah dan 8 orang dari negeri Rum, 
adalah mereka berada pada agama nabi Isa As, dan membenarkan keberadaan Nabi Muhammad 
SAW dan beriman pada beliau.Adalah segolongan orang-orang Anshar diantaranya As'ad Bin 
zararah, Barraa' bin Ma'ruur, Muhammad Bin Maslamah dan Abu Mais Sharmah Bin Anas 
sebelum masuk islam menjalani agama tauhid, mereka mandi saat janabat dan menjalani dengan 
istiyamah ajaran-ajaran yang mereka kenal dari syariat hanifiyyah (ajaran Nabi Ibrahim AS) hingga 
kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dan mereka beriman serta membenarkan kenabian 
beliau”. | Tafsiir al-Khoozin 1/407 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/424244070931740/ 


1629. MAKNA " HANIF " 


PERTANYAAN : 
Yahya Suaidi 
Assalamu'alaikum..tolong uraikan arti hanif.. 
JAWABAN : 
2 Cecep Furgon 
LS 
Jong sa JB 0 MIS AU ya Till 4 IMA JI Bala! aa Je 1 Std 4 AalinaYI JL JA ae Jaa ya HA: 
| Jp «(120 | jos) tis Ad Lot: 
Gini, (31 30 | HJ AB dab 3 JP el) 3 en 5 JB aliin kang GT | Ol ya Ji Latina Lis 
si oya: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(380 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dang Ale Ali Ia pat) 3 cake MT Ui 4 ion one gl aa ya JS Kal Ly «ali! Gb SB 4 


Kata Haniif berakar dari kata “ hanafa” yang memliki makna cenderung (berpaling) dari kesesatan 
menuju arah Istigomah(lurus), Berbeda dngan kata janafa yang memiliki maka terbalik dengan 
kata hanafa Allah ber firman “ Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang Imam, patuh kepada Allah 
dan haniif( selalu berpegang kepada kebenaran atau selalu lurus) “ An-nahl 120. Bentuk jamak 
kata itu adalah hunafaa, allah berfirman : Jauhilah olehmu perkataan keji /dusta serta selalu 
Berpeganglah kepada perintah (ibadah) Allah atau selalulah untuk bersikap lurus (hunafaa)- 
berpaling dari kesesatan-. 


Dari sini lahir kata 


. 8. 
KONG Hug! 


maksudnya Bersungguh-sungguh dalam menapaki jalan yang lurus. Orang arab suka memberikan 
ciri kepada orang yang berangkat Haji atau berkhitan dengan kata Haniifaa, ini memberi 
peringatan bahwasanya orang itu mengikuti agama nabi Ibrahim(ajaran haniif yang maknanya 
ajaran yang lurus). ( Al Mufrodat 1/260 |. Mudah-mudahan membantu. 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 


AI YP daa Y OS Lil mai Yg bagas SEP mana aro IE Sardi Ly 


Apakah yang dimaksud Haniif ?lalah agama nabi Ibrahim As. Yang bukan agama Yahudi ataupun 
Nashrani, pengikut haniif tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. | Dalaail an-Nubuwwah Li 
Ismaariil 1/81 J. 


DS pku Male play JII le bia AAN JALa emng 6 Jar! Kilo pekik ya It) 6 GA Gde paku! Jl 
DS Lag 60 Mai y La pelan AB 4 adil Ui Ay S1 (de La Yg 6 AI ye Ul Yg 6 GH ge ML Y Lip 
ot Masly AI So JI Unud. 


HANIIF adalah orang yang konsekuen dengan agamanya.. Dan Ibrahim As. Adalah orang yang 
haniif tidak melenceng dari kebenaran , tidak melenceng dari syariat dan memenuhi keinginan- 
keinginan nafsunya, ia rela berkorban menyerahkan hartanya, nyawanya dan anaknya demi 
menetapi hukum Allah. | Tafsiir aldusyairy 1/330 |. 


GAS opal Ig 3 Urat 4 Cl jan Ng SS Dg pdh! Lal € Lagu2 La ptn Cykaly dye Lite cal | Usa mandala ph 
Be Alas 3 alah pl 1WL. AR 3 UI Lesi, , Lal FP kebid! Of Ant eradly 


Ob Sbb Aladely 3 IKA JB ea 3 Ang ga CI pemdah Ala ma Ja dodi, Jadi PX 3 Ugaalyy «(AYI 


(kd dala pad al ya alety «Obama PLS YA Ola. 


“Bahkan agama Ibrahim adalah Haniif” yang berbeda dengan orang yahudi ataupun Nashrani, 
menyalahi keduanya.Menurut beberapa pendapat Ulama tafsiir tentang HANIIF1. Pendapat Ibn 
Abbas, al-Hasan al-Basyri dan Mujahid, haniif menjalani ibadah haji di Baitullah2. Mengikuti 
kebenaran3.Mengikuti syariat-syariat Ibrahim As. Yang berarti syariat-syariat Islam4. 
Mengikhlaskan amal perbuatan dan takdirnya yang inti amal perbuatannya mengikuti syariat Nabi 
Ibrahim yakni Tauhid. Menurut al-Gaffal “Haniif adalah julukan bagi mereka yang mengikuti ajaran 
Islam yang asal ajarannya dari Nabi Ibrahim As. | Tafsiir ar-Rooziy 11/370 |. 


Ppt Ol Kah HP ya opal Ita HL Odi da dil pakan y Ad ale pada Gank UD ch pal Said Of € 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 381 ) 


SPAN ja DS Lag Vin YM Jon oya Jah AA AS PLB AAA pa Al OS) € Iin yah la Oo Uya 


Haniif adalah nama julukan bagi orang yang mengikuti agama Ibrahim As. Yang seperti telah 
maklum bahwaa beliau datang dengan membawa syariat dari Allah SWT, seperti Haji, Khitan dsb, 
Orang yang beragama demikian disebut HANIIF, adalah orang-orang arab beragama semacam ini 
namun kemudian mereka syirik karena Allah berfirmn “Ibrahim adalah haniif dan tidak tergolong 
orang-orang yang musyrik”. | Tafsiir ar-Rooziy 11/371 |. 


SM 3 Caadl Jatitag SAI Said 1 Adlel pl JB 


Abu 'Aaliyah berkata “Haniif adalah orang yang saat shalatnya menghadap kiblat”. | Tafsir ar- 
Rooziy VI/354 |. 


RAS GEN IL PUN IP 0 ol 9 peta! «ly. 
Haniif adalah orang yang lurus dalam agamanya atau condong pada kebenaran secara 
keseluruhan. | Tafsiir aldusyairy IV/220 |. 
( Aa yaa mb PAI ag II ag III Ge pa dsk HN ABI 9 JP ye gb! dl JA Had 
Haniif adalah orang yang condong pada kebenaran jauh dari kebatilan dalam hati dan nafsunya 
baik saat dalam kondisi terang-terangan atau menyendiri, dalam perbuatan, haliyah dan ucapan 


serta tidak musyrik baik syirk yang jelas atau samar. | Tafsiir al@usyairy V/195 J. Wallaahu A'lamu 
Bis showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/434621009894046/ 

1845. MAKNA " AS-SULTHAAN " DALAM AS. AR-RAHMAN 
: 33 

PERTANYAAN : 

Ngaji-nyo Ngaji 

Assalamualaikum, saya mau nanya, pada lafadz, "laa tanfudzuu illa bi sulthon" (AS AR ROHMAN) 


. APAKAH BOLEH lafadz "SHULTON" diartikan ilmu pengetahuan ? sebagaimana yang ada di 
buku-buku agama di sekolah. terima kasih 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam. Dalam tafsir Arrozi : 
ALS 3 AI ya Ola 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Dalam beberapa literatur kitab tafsir arti AS-SULTHAAN dalam ayat di atas 
memang terdapat dua penafsiran, dan penafsiran AS-SULTHAAN dengan "ilmu pengetahuan" 
berpijak pada riwayat dari Sahabat Ibn Abbas ra. berikut sedikit uraiannya : 


- 04 8 8 20 8 20 oo. 9 - 0g 0 A4 L0- 0 0 Z0. 0 00. 0... 0. — 
Okakang Vj 0 yekisi U Upldik 2 )UN) Sl Lanal jual ya Igekiss Of pandan Of blg gpndl yaaa L 


“Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, 
maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (AS. 55:33). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(382 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalan Ul email Hkg SUAG c,AYI ale L Jala call Ayi 0 Unkdly edm Jay clhs, 3s | Olla Y Doli V Je 
PI LL yani CI La Nyala Of pialasanl Of olira 2JU Gale pal P Ceyya LAU g Se AS paten Late 

Jpn j2 ya Ti cat Ona YI gada 3 Iyale 

“kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (AS. 55:33) artinya dengan 
kekuasaan, menurut pendapat lain artinya bukti kuat, AS-SULTHAN adalah kekuatan untuk 
menguasai suatu perkara, kekuasaan, kemampuan dan bukti-bukti semua tergolong AS- 


SULTHAN. Yang dimaksudkan pengertiannya dimanapun kalian berada kalian berada pada 
kekuasaan dan kekuatan-Ku. Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. Ia berkata “Arti ayat diatas adalah, 


sesuangguhnya kalian tak akan mampu mengetahuinya kecuali dengan bukti autentik dari Allah 
Ta'ala. | Tafsiir al-Baghowi VI1/447 |. 


BE ATI Ea SY WS SI ala Ray jab) Bai VI Soil Je Oy pd Y sae) Ulas Y) Ogelis Y ) 1 dls JU 
AI oya Ting (Gl Ollaag YL yak ly Iyaleth 29 LI yamal Id Le Iyalas Of piala Of olina Gale al JB, GUaluy KL 
dia 

Firman Allah Ta'ala “kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan” artinya artinya 
kalaian tidak akan mampu menembusnya melainkan dengan kekuatan, pemaksaan dan 


penguasaan dan AKU bagi kalian adalah segalanya karena dimanapun kalian berada kalian 
berada pada kekuasaan dan kekuatanKu. Ibn Abbas ra berkata “Arti ayat diatas adalah, bila 


kalian tak akan mampu mengetahuinya kecuali dengan bukti autentik dari Allah Ta'ala. | Tafsiir al- 

Khoziin VII/7 |. 
Ailongan DI oya il Gara Olla Y) 0 gada oply «gado 2, Dl panai La Iyada Of pelasudl Of 1 ga 1 Ulee cal Ily 
My mn et) Ollalag NY Ogdis Y 


Ibn Abbas ra berkata “Arti ayat diatas adalah, bila kalian mampu mengetahui apa-apa yang dibumi 


dengan bukti autentik dari Allah Ta'ala. | Al-Kasyf wal Bayaan 1X/186 |. 
Sega pit LE 1 Aa 4 Ulas US Aombely Bai) SUN AYI de W Jalu Gali aji 3 OUaludy . 


Pengertian AS-SULTHAN dalam ayat tersebut adalah kekuatan untuk menguasai suatu perkara, 
kekuasaan, kemampuan dan bukti-bukti semua tergolong AS-SULTHAN. | Al-Lubaab fii Uluum al- 
Kitaab 18/331 |. 


Ola py Im YO ym Y Gang 1 OUakug YO gd Y Iga V9 Ol yamal Jual oya Ngk Of #sadazal OJ 
“ika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak 
dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (AS. 55:33). Artinya kalian tidak akan mampu 


menembusnya kecuali dengan bukti dan tanda-tanda yang nyata. | Bahr al-Uluum, Tafsiir as- 
Samargandy I11/36 |. 


Lebih transparan Abu Abdillah Muhammad Bin Umar Bin Hasan Bin Husein at-Taymy ar-Razi 
dalam tafsirnya menyebutkan : 


aa SN DG Nda Jd (33 5 ya AL Ola NI Dki Y Iylib 21) Oya Jati ya Tya Of panbezal Of) 
Jl Taun 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 383 ) 


“Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak 
dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (AS. 55:33). Maka yang dimaksud darinya 
adalah kelapangan dan kedalaman ilmu... | Tafsiir ar-Razi 11/306 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


2 Sunde Pati 
Sulthon adalah hujjah yang diambil dari kata ASSALITH yang artinya sesuatu yang dijadikan 
terangnya lampu. 
ce Sapta UU Jay 0 Unkudh Jar fay Rembel Ana GI OY Rombel 20UnkadI (391 (Ty HI JII MSI mali! punl 
Along Cai SJLII mady GI Ole 3d Belas dU GUaka (SU ge1) team JR) yA Cl yani elu La yag cbs! 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/467725766583570/ 
1865. TAFSIR AS AN-NISA' 43 : MENYENTUH WANITA 


PERTANYAAN : 
Yudhistira Aga Nugraha 


Assimualaikum wr wb, kepada seluruh penghuni piss-ktb, tolong jelaskan tafsir ayat "aw 
laamastumunnisa ", 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Terdapat perbedaan persepsi antara Ulama Figh dalam menafsiri ayat diatas, 
Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah memaknainya dengan laki-laki dan wanita tanpa adanya 
penghalang sedang menurut kalangan Hanafiyyah memaknainya dengan persenggamaan... 


PERSENTUHAN KULIT ANTARA PRIA WANITA DEWASA TANPA PENGHALANG 
- Id. Je Da3 mag Bali Teri al Adi, Lela, SU ) tera pa his ai Aa : 
( SL am 1G... 
JP ag ad jan ON ad Ly ARA GG LA aa Ja KA ora pn Ga Y 3 Lidi JG, 
AT) PA aa LS alam AN 3 Gali ya SA Oh AI) By Lea SL JI TA pi Oi Yam 
9. 


(By 43 | sad! 2 ya. 
(37133 /1 7) She rt" Laga do DL STA El Yam Ja lay tele AI lan (adl ON Ale Lgu 
— mi Bb 72 / Ly WIN si. "Ea IA mua Jl aa op jas pl dl aa" Pb UI (e 5 
A3) 
(H1 10/71 jusdl Jd PI 
“Termasuk hal membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama figh (Malikiyyah, Syafiiyyah dan 


Hanabilah) adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita tanpa adanya penghalang 
berdasarkan firman Allah “Atau kamu telah menyentuh perempuan” (AS. 4:43). 


Namun menurut kalangan Hanafiyyah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita meskipun 
secara langsung dan tanpa adanya penghalang tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadits 
riwayat dari “Aisyah ra “Rosulullah shallallaahu “alaihio wasallam mencium sebagian istrinya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(384 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kemudian keluar menjalankan shalat tanpa berwudhu” (HR. Turmuazi 1/13) 


Menurut kalangan Hanafiyyah maksud ayat “menyentuh perempuan” dalam surat an-Nisaa yang 
membatalkan diatas adalah bersenggama seperti penafsiran Ibnu “Abbas ra. (al-Ikhtiyaar Li taliil 
alMukhtaar 1/10-11). | alFigh alMausuu'ah XVI/238 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/463857033637110/ 


1894. TAFSIR AS AN-NISA' 3 DAN 129 : ANIAYA BATIN 
ATAU LAHIR ? 


PERTANYAAN : 
2 Dyah Alydya 


Assalamu alaykum, saya mau brty tentang poligami... Dalam al gur'an disebutkan. . . Jika tak bisa 
berbuat adil maka disuruh ambil 1 aja karena itu lebh baik dan janganlah berbuat aniaya. Maksud 
dari berbuat aniaya di sini aniaya secara lahir apa aniaya batin ? ditunggu jawabannya mbah, 
mbak, mas, ibu, bapak..... warga piss tercinta... barokallahulakum... 


JAWABAN : 
2 Yupiter Jet 
Sumbangan... walau pun kurang Lean Tg 
al (ae elu IT) 
Sang una Ik 
Aa ma OPS dong ma om IS ta Bad OY ie Rong Jend 0G ol Jus YN, SAI yag amel mail 
beer AS der JI SIS cat gj de. 
Sah Bell elang on Jual) CTL Ae Baal 19 padi ol y Rerlon jl By mad dal Ll DLYI SI). 
Upin Alta Il AmbYI: 
— Laga Cab YA 3LAI SSS IS on VII o2 yen Tomatiy Wp Hadi ly UJI ALT Laik Jan Rong is 
slafy elgsal SO ye db pia JS Teng de Da2 Hasta BA ya lal Ob Ola Y Kenlery II Suar pl GNU Aji 
hap yiia pb AS Lea jim, 
2 yA ola Kis Ilegal AS A89 INI JIE BSN ya AT SEYI oya AI Of #elull 3 4S 
ce Ae Lag GI OUT ya mental ngbai 3 titan ASI 32 U yang SAI Alia kid Color dalah Ju 0 K3 
2 Una 3 end pia BIS 9 Gel AYI Jlasil. 
3-— 289 pa Gema JI Ikat Ain Alah Jl aed yaa Pale AS Las Yg Ciel dad BU Cola AG Ride JI 
Lake Gam sg lal yh Ul Lesu pala KA Bl jaa HSUY yag C patin PAD Hadi gl BA Aeior 23U3 13 Jr jl OS4 
Ray JUN sa gan SAN IPO PAN AA Vr IU Tanya al spm 03 JII Je 3 ISO lemali 
kw dls ag 
| at-tafsir al-munir 4/242 | 
AP Sea oa Pi JPU AT uya pir Ey Gsaledl Jlyat D Jaa pade gl AE jae Lal pi OP AYI Gang 
AS ja pel Ika 3g Jala ASN ea maja TA 3 GA OS CLS elang TIA sll Pb yag In2 At 
dual BI Ie jig YAA Ugd Cail An wd de Bagi jl koe us Ely ds JLaBYU ya elali Ia slah Geby 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 385 ) 


JAYA coal dng ab Ob coli y Karan ad el 1 Jaa GAS Ol Lay BI de ayal Aly boptag dilalaki G3 csoI 
peta 9 by Fi Lola UT pendos DIB il Jas AI JBS mb Gladi JSI ya lekang cikal) Rong) de 
ag Tni Dn At 2 IA onliat D3 Kalah LA Janda GE Noken Si Tp lah GA aka DI Aga 
| i naa | | (129, (129 /4 susi) . 
AI AU CS ala ayal Alay TAS Laga 032 Jilid ALAN CA ya Jen ya ai Alda La ea JA 3 AI yag 
LIL Lag ya il Rong ya pe UAS Jill Sao Ob (Jon fly Jamadi can sada Jail Oya ya yga Jas sll each 
SUS jl gal jl Sola Oya Ck) Gila Log. 
Hb Adela Jia Cin ap AN Ah Kg) ab ye CA aya lea JS Uda Ola 3 Ea lor Sby Salad Oj 
JELA eis Gema SAI OS Aa ASUS Lili) Sae daa OB Jab elu 3 Iler jay Hy His SW 
Lang Aale II Io Sgnjl Sloryj Dada ir ANA! Bye ea Gladi 
| at-tafsir al-wasiith 1/282 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/380428011980013/ 
1912. TAFSIR AS FAATHIR 14 : MEREKA TAK DENGAR 
DAKWAHMU ? 


PERTANYAAN : 
Anfa Hasbiya 


Assalamu'alaikum, mau nanya nih pak ustadz mohon penjelasannya dong dengan ayat ini kadang 
aku masih bingung meskipun aku juga senang berziaroh kemakam simbah kyai khudlori dan mbah 
dalhar tolong dijelaskan lagi biar saya tambah mantap ustadz. “Jika kamu menyeru mereka, 
mereka tiada mendengar seruanmu: dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat 
memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari 
kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan 
oleh Yang Maha Mengetahui.” ( AS. Faathir: 14 ). 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Wr Wb 
Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, 
mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari 
kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan 
oleh Yang Maha Mengetahui. (AS 35:14). 
Vy pa Y Slot UI £ Seleo Tynaang Y ll GA Iisas Ol al | SA Lana Ya UP ls da 
AA bala jeli dy “Syakur Loan coli 2 Ba Jy MELU gala JS ed 3) | Inlonial La Lara Pp pam 
si SS pa Daya RAL pay PASI de SI Loglemtaal gt A0 Ag NASI SALE) Dyna Bl) Nyi 
Sin On jtay «adas SIT O yk 
Firman Allah Ta'ala “Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu" artinya bila 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kalian meminta pertolongan pada berhala dan sesembahan selain Allah dalam segala musibah 
mereka tidak akan mendengarkan doa-doa kalian karena mereka hanyalah benda mati yang tidak 
dapat melihat dan mendengar. 


Firman Allah Ta'ala “dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan 
permintaanmu” karena tidak semua yang dapat mendengar dapat berbicara, 


Al-Gataadah berkata artinya bila mereka mampu mendengar niscaya juga tidak bermanfaat untuk 
kalian, dan sebagian pendapat ulama berkata “Artinya bila Aku (Allah) memberikan akal dan 
kehidupan untuk mereka kemudian mereka mendengarkan permintaan kalian niscaya mereka 
lebih taat kepada Allah ketimbang kalian dan tidak akan membenarkan kekufuran kalian. 


Firman Allah Ta'ala “Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyirikanmu” artinya mereka 
akan mengingkari bahwa kalian pernah menyembahnya dan membersihkan diri dari kalian. | Al- 
Jaami' Li Ahkaam al-Guran 14/337 |. 
Lgelometadl La Iyag” j3) (Seken Lyn Y aye ON) IP GS ye El ad ly IE oalg apr OI LP ITA 
PE ai Ld OR Ny Ogabn NY SEAL SS Aa 0g ASN AI gag PS IIS Li 
AYI A1 JBL Sele Lynang Y age OP IE 3 Saad 
SI plemtaal La Seken ARV! mer Pj: JB (SU Ialmtl La Iyase y Y Jas AI Oya ya Uaskany Lales ya sleo mami Y 
AU inka 1 JBL SS pa Oa iSU BALAI pang PE ga sea 
Abd Bi Hamid, Ibn Jariir, Ion Mundzir dan Ibn Abu Hatim meriwayatkan dari @ataadah : Vika kamu 
menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka 
tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari 
kemusyirikanmu”. (AS 35:14). Artinya mereka tidak akan rela dan mengakui kalian.... Artinya 
Tuhan-tuhan sesembahan selain Allah tidak akan mendengar doa-doa orang yang 
menyembahnya dan bilapun mampu mendengar mereka juga tidak akan dapat memperkenankan 
kebaikan atas doa-doa kalian. (“Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyirikanmu” ) 
artinya ingkar atas pengabdian yang kalian jalani atas mereka. | Ad-Durr an-Mantsuur VII/15 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


2 Abdullah Afif 
Imam Thabari dalam tafsirnya 20/452-453, maktabah syamilah: 
Wakai Go UI ANA Galll al Laga Of 10,3 Il Jaka (SO Ioglenial La Lara Pj (SALES Lynanng Y Aya UI YA 
BU Selor yag” pg #Ogia (SI Iaelondaal La Lara Pp YO PIA La (SES papi Y Olah UI 40 leo | gray Y AL 00 at 
Apa YP cabe JS om Hal 3 UI FS | yaloniaal La Ap O yatamng CS” bh Jaan U €0 SI UI S0 | yagiy 
us Al 
Mereka' juga berhujjah dengan : 
INNAKA LAA TUSMI'UL MAUTAA. “Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang 
yang mati mendengar”. AS An Nami (27) : 80, dan : 


Pl PI mma ai Ng 
WA MAA ANTA BIMUSMI'IN MAN (BIMUSMI'IMMAN) FIL @UBUUR. “Dan kamu sekali-kali tiada 
sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar”. AS Faathir (35) : 22 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 387 ) 


Dijawab oleh al Hafizh Ibn Rajab al Hanbali dalam kitab Ahwaalul @ubuur (Jisaf ,.#1) halaman 
132, maktabah syamilah : 


Mo dn ag day Gi YP  B Uh, 


WA AMMAA @AULUHUU INNAKA LAA TUSMI'UL MAUTAA WA@AULUHUU WA MAA ANTA 
BIMUSMIIN MAN FIL @UBUUR. Adapun firman Allah : INNAKA LAA TUSMI'UL MAUTAA 

( Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar ) dan firman 
Allah : WA MAA ANTA BIMUSMI'IN MAN FIL @UBUUR ( Dan kamu sekali-kali tiada sanggup 
menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar ). 


Ad Aula 9 4 p Las Was dhyg dagdg PSI Sop ag dng Gilas & Lal ob 


FA INNASSAMAA'A YUTHLAGU WA YURAADU BIHII IDRAAKUL KALAAM WA FAHMUHUU, 
WA YURAADU BIHII AIDHAN AL INTIFAA'U BIHII WAL ISTIJAABAH BIHII. Maka sesungguhnya 
SAMAA' (mendengar) dikatakan (dimutlakkan), sementara yang dikehendaki mengerti dan 
memahami kalam (ucapan/omongan), dan dikehendaki juga mengambil manfaat dengan kalam 
(ucapan / omongan) dan menjawabnya. 


JII 0gp BEI SUV ol SAI, 
WAL MURAAD BIHAADZIHIL AAYAAT NAFYUTSTTSAANII DUUNAL AWWAL. Dan yang 
dikehendaki dengan ayat-ayat tersebut adalah menafikan yang kedua (mengambil manfaat 


dengan ucapan / omongan dan menjawabnya), bukan yang pertama (mengerti dan memahami 
ucapan/omongan). 


AI) j2 15) OLI V Catel O pat Y oil JUS oleh Ilu 3 UP 
FA INNAHAA FII SIYAA@I KHITHAABIL KUFFAAR ALLADZIINA LAA YASTAJIIBUUNA LIL 
HUDAA WA LAA LIL IIMAAN IDZAA DU'UU ILAIHI. Ayat-ayat tersebut adalah dalam 
hubungannya dengan mengajak berbicara dengan kuffar yang tidak mau menjawab / menerima 


petunjuk dan tidak mau menerima iman ketika mereka diseru kepada iman tersebut. Wallaahu 
A'lam. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/477024318987048/ 


1921. TAFSIR AS AD-DHUHA 11 : MENCERITAKAN 
NIKMAT ? 


PERTANYAAN : 
Ahmed El Manaki 


Assalamu 'alaikum.. Tolong dong jelas kan tafsir ayat terahir suroh wadhdhuda.. Intinya.. Apa itu 
tahaduts bi ni'mat.. Bagaimana cara mengamalkannya, apa syarat-syaratnya, dst.. Makasih 
seblum dan sesudah nya.. Maaf ngerepotin.. Hehe 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Dengan mensyukurinya, mensiarkannya, menampakkan hasilnya serta 
mengaplikasikannya dalam amaliyah yang nyata. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(388 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bo plak! Ugalan aya Gl € pall Oya oya Ale Jl AI 2 Lady € Laju oleh, Uepelly La 1 dolloni Ula) Ra el 

Play AI Ula den Lal yA lali es pal H Jaraiy 4 mail aa de ab AN OUT BN Bay daya 3" 
OB AI ja UE ling 4 KASI Rony ko ay «AS AI alel Aa 3 Jyip Sila jam OS Sy" KA padh Sae 

— LEE AI AI dong de UU LA Ka Jl KAN ng Je 


(“Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya” AS. 93:11) Dengan 
mensyukurinya, mensiarkannya dan menampakkan hasilnya dengan menjalankan nikmat-nikmat 
yang telah dianugerahkan Allah padanya, dan tergolong dalam nikmat Allah adalah belajar ilmu 
dan al-Guran... ... Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda "Menyebut-menyebut nikmat adalah 
syukur", oleh karenanya sebagian ulama Salaf berkata : "Allah memberiku begini, kemarin aku 
telah menjalankan shalat sekian". Yang demikian diperbolehkan bila bertujuan untuk bersyukur 
atau agar dapat dianut oleh orang lain sedang bila bertujuan riya', sombong dan pamer maka tidak 
boleh. | Al-Bahr al-Madiid VI11/489 |. 


dilan Of Lah tag (Gadis am Ol plis OS IS Nest ena Aiu pada Of Ola yg il (naa Wp) han Up 
MB Jae yag to yank yA Cidaadl SME, A0, (lali 3 BKI Ja tegas ad AISI 


("Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya” AS. 93:11) 
Sesungguhnya diperbolehkan bagi seseorang menyebut-nyebut kataatannya, kebaikan-kebaikan 
perilakunya bila ia menduga bahwa orang lain akan meneladaninya, dengan demikian tidak setiap 
bermegah-megahan itu tercela, bermegah-megahan dibidang ilmu, ketaatan dan perilaku-perilaku 
yang baik sangat terpuji karena ia adalah sumber dari segala kebaikan... | Tafsiir Fakhr ar-Rozi 
32/2217 |. 


Dalam Tafsir al-Maraghi lebih diperjelas bahwa menyebut nikmat duniawi dengan memberikannya 
pada orang lain,... 
SS SANA Gada « Lendb des Mi ya adl) Cah aa de JI Oi wa Las Ul) 
2 3 BW AS ya Gal MIS OP « Leisaoe G L0UYI 3 AI. 
(“Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya” AS. 93:11) Artinya 
perbanyak memberi pada orang fakirdengan hartamu, limpahkan nikmat-nikmat ukhrawi pada 
penuntutnya, bukan yang dimaksud hanya sekedar menyebut-nyebut kekayaan dan anugerah 
dalam pembicaraannya karena yang demikian bukanlah tergolong suatu akhlak yang mulia. 
| Tafsir al-Maraaghi 30/187 |. 
dwi -. ena aa ea On bana an (ban Ul) Lana UT, kh: 
X5 dedi 5 Sp Palu y Aals AI lo IU, (alas oa dl “ut 4 boa, JL adl mt Sal sin 
Jihad INI Lil ya Ika HI da BB ma Glee Grill am Jana dasi ella kaan S3 ole Sura 
BI ho JB ade me Gn ata Da Bang 3 


0-0. GA 90 90.90. 


("Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu Hemsbulnysbuinya AS. 93:11) 
Menyembunyikan artinya menkufuri nikmat, Allah sangat mencela orang yang menyembunyikan 
apa yang telah Allah berikan dan menghubungkannya dengan kata kikir, Allah berfirman : “ (yaitu) 
orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah 
yang telah diberikan-Nya kepada mereka.” “AS. 4:37). Nabi SAW bersabda : “Saat Allah memberi 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 389 ) 


nikmat pada seorang hamba, Dia lebih suka bila nikmat tersebut dilihat dariNya”. 


Sebagian Ulama Shalih diberikan sesuatu oleh orang dia mengangkat tangannya seraya berkata 
“Yang ini bagian dari duniawi maka menampakkannya lebih utama, sedang menyembunyikan 
urusan-urusan akhirat lebih utama”. Karenya sebagian Ulama berkata “Bila engkau diberikan 
sesuatu dalam sebuah perkumpulan maka ambilah kemudian kembalikanlah saat dalam kondisi 
sendirian, dan mensyukurinya sangat dianjurkan”. Nabi SAW bersabda “barangsiapa yang tidak 
pandai bersyukur (berterima kasih) pada orang-orang, ia pun tidak akan dapat bersyukur pada 
Allah “Azza Wa Jalla”. | Ihyaa' “Uluum ad-Diin 1/206 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/478707355485411/ 


2216. MAKSUD SYAJAROH MAL'UNAH (POHON 
TERKUTUK, AL-ISRA:60) 


PERTANYAAN : 
Kabeh Tinakdir Saking Pengeran 


Assalamu'alaikum, saya mau tanya apa yang dimaksud al syajarah al Mal'unah (pohon kayu 
terkutuk) pada Surat Al Isra ayat 60.... 


Santri Cerdas 


Maaf pertanyaan tambahan mungkin tidak terlalu penting, apakah pohon terkutuk itu, pohon yang 
berdosa lalu masuk neraka, atau memang asesoris neraka untuk menyiksa manusia...? 


JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Wa alaikum salam 

Uh maag G3 Tg BA Haa ob Tj aa Aa Ea Gal DE ay Ud 
Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: "Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala 
manusia." Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan 
sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Guran. Dan 


Kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan 
mereka. 


Dalam kitab attibyan tafsir ghoribul guran hal 267 yang dimaksud pohon yang terkutuk adalah 
pohon zaggum 


PA di Sl OLI Gagal Baal (267 200) ITA HP edi Ol 


Dalam kitab almuharror alwajiz fitafsiril kitabil aziz juz 5 hal 67 menjelaskan,pohon zaggum adalah 
pohon yang terkutuk yang tertera dalam alguran,yaitu pohon yang tumbuh didasar neraka 
jahannam,seakanz sperti kepala2 syetan 


Pl Ie 3 ea ag ULAI Ugal 3 mbl ad" (OT IS) AI SUS oi G sni PI 
cnbladl Ong) MIS Uealb II gag 
Itu pohon yang tumbuh didalam neraka,,bisa dibilang asesoris neraka,karena nabi waktu isro' 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(390 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mi'roj melihat surga dan neraka,dan didalam neraka ada pohon itu. 
dabel Cal lekang dala Ah al AI Sya Ai LS CAN BS Kd MU jali 3m" Ul (92 IS) HS al mem 
Jing NA lia ISU Jang daya MP Laila (Ty Tedi) AI dad or il JB Ga Ll IAI MPI m3 elg Ug: 
Ika a8 (AJ si Id, 


Ini ibaroh penguat bahwa pohon terkutuk adalah zaggum,yaitu pohon yang tumbuh didasar neraka 


Bm UN) 1 dls alah SI BULAN Ing. Gaal dash VI OT 3 Ayah 3 peti S3 Ulee La el UII de Hee) 2 ml) 
383 4 (66 64) lia 2) yan 3 Ole! Ueite Opa Lia OLS (AM erblI ngo SS Lealb el Kl OT: 
Oa P3 ya OA OpISN O JLAI Leah SEL: diy (44 43) Ole 3 GRI BII olah pi 3 mi ol 
Sl 3 (5152). 
GA Of okeorg 2 NBA ab JUL Ob dya Pt ME BA ape JL Oi Kexlo nj Jb Jar olah 
Of Gygg (Gm mami) 3 Gamad) Sajdl Sat Delon) Gelas pal ye Sa alay JSI USU Y 2 ms WI 3 
Iin Gead LP 1 Aim Y Juga TP 0 miami Anlor jal Jer Ul Ol € jam Al AL jail PI: JB saj ul 
Il (de Ra PI Babi Jaan ga UG Ol Onatny » ILY 9S HL pil AA Teh La (PI pm Ol 1 seal ag 
Oa OA HUT GA eng LON y OLI Gta y 3 Ali Tj S3 yag Silan JL Ab La OS la S3 Ul An 
W 

? Harsono Ahmad 
VI paraaja Ud (AA) LAN GUA 3 pad alel drh YP Sol IN UJI Lilo Lag pellet oh, ol SM Uli SI, 
LxS Ulah 
Dan 4 ingatlah ) ketika Kami wahyukan kepadamu," Sungguh 4 ilmu ) Tuhanmu meliputi seluruh 
manusia." Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan 


sebagai ujian bagi manusia dan ( begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Gur' an. Dan kami 
menakut-nakuti mereka,tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. 


O gala Koja Mis lo JS) ya) pil di gala Ca y , Alah , Ai sal 3 pmtli. 
286110 bt 6321 pmidi H1, 
Syajarah mal 'unah itu adalah Gabilah.di namai mal 'unah karena berbahaya.dan setiap yang 
berbahaya bagi mereka itu mal 'un. (..berbangga-bangga dengan Gabilahnya.| 
Wallaahu a'lamu bishshawaab.. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/533700816652731 


2374. TAFSIR AS.AL-INSYIROH 6 : KESULITAN ITU 
BESERTA KEMUDAHAN 


PERTANYAAN : 
Rofig Murtaji 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 391 ) 


Assalamualaikum.. mau nanya, boleh kan! mohon ditafsirkan ayat inna ma'al 'usri yusroo..apakah 
bersamaan dengan penciptaan kesulitan diciptakan kemudahan, apa ma'a dis ini dima'nai ba'da. 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


Wa alaikum salam, maksudnya contohnya seperti dengan kadar susah maka akan menemukan 
lapang,dengan kadar hina nanti akan menemukan mulya DLL jika memang tetap disisi Allah.. 


OS UlberaYI paid 4 II OlbetaYI Ag III 3 3 UE Ramlan AS II 4 3S Bold 2 3 USYU 284 6) apadI padi 
Hr OS Op 0 ad Ceng JAN ping € AN Keing JA pkh HO png adl Ha OP 4 JUS peang INA paking « OA 
3 

Menurut ibnu abbas,Allah itu menciptakan 1 kerepotan dan 2 kemudahan dan 1 kerepotan itu tidak 
bisa mengalahkan 2 kemudahanyang namanya al-usru/ repot yaitu kesulitan untuk menemukan 


sesuatu yang dicari dan sulitnya menjangkau apa yang diharapkansedangkan yang namanya al- 
yusru/ mudah yaitu mudahnya menghasilkan sesuatu yang di suka tanpa ada kerepotan 


JI ot Cile Tang Tag Cie Ilas Ab Iga 1 yeee oil 02 San1( 15/30) toni pl Anal — ny 2 PI 
(39 DEA Jared Dogg 1 yag Op pall 9. dyain lady DEM Jaf BAKEN 1 mand DI oya pang pang Hy 
Ang Ida ojo GE ASUS Naa Bai ) Dong pend aa Ob) 1 Alah BUS pa) Long pall ca OL) 2 Alang. Ah all 
AS SY dom3 9 
LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/589833431039469/ 
2411. TAFSIR ALOUR'AN MAKNA DEKATNYA ALLOH 
(AS.AL-9GOOF : 16-18 J 


PERTANYAAN : 
Ahmad Manggus 


Assalaikum warohmatuloh hiwabarokatuh .. Alloh itu dekat sedekat urat lehermu..berarti di setiap 
manusia dekat yang saya tanyakan apanya yang dekat..? 


JAWABAN : 
Timur Lenk 


Makna dekatnya Allah Allah tidak di sifati dengan jauh dan dekat karena Allah ada tanpa arah dan 
tempat , adapun ayat-ayat Al-Gur an yang menerangkan bahwa Allah dekat maka maknanya 
adalah kedekatan Ilmu bukan kedekatan jarak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-@Aur 
an Surat @oof ayat 16-18 : 

asi JS 23 ira 02 og As ON ang Je ee a) Ana KA eng U Ss OLS bala ad, 

1601) age “3 sp bal LV). 

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh 
hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, 


(16) (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah 
kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(392 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(17) Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang 
selalu hadir. 


(18) Kedekatan Allah dengan makhluknya bukan dekatnya jarak karena Allah tidak berarah dan 
tidak bertempat sehingga tidaklah mungkin kedekatanNya dari makhlukNya adalah kedekatan 
jarak , namun kedekatanNya dari makhlukNya adalah kedekatan dengan Ilmu (mengetahui) dan 
dengan gudroh (menguasai). 


Referensi : 
1. Tafsir Al-Jami' li ahkam al-Gur an Imam Al-Gurthubiy 
KAN Jati Nek JUS) Un 3 Uldyyy UR cakile Jl dil Reli uya ak ya Gilas Jen ya Ary Jen oa Al HA Lu 
PA Ang! Jb ne LI Sg cl Jay ELAN Ko deng de ada in ya SA kang Jb yaah OA Ea 
JAN AL Ola YPbalg Cia lal 3 Ily AA Ga oya dh it PP la AI BIL Ge MY Ai 
AA Bye be LV, and 
2. Tafsir Munir Syaikh Nawawi al-Jawi surat Goof ayat 16 ,17 dan 18 


20. 2 0. 


LAN JI LA AO ba Ja Ip BAN IT) dh LA LI Id KA uh 
BMI SAS Url Ah SR Ah Udi dpi) CALL Urakay Un ol or oya er JS dl Jay AI SR AN BA ya 
Ia 0 ja OLI dl AT IG yg nb Layan Cb 3 LT) ai LAN 953 al ye oil H3 | aye 
se WS ot Jl JSI Tia 33 en Aa KADAN GA Masa ta AN Sad 
Olis DIAN OLI LP don lia (ae OLAAUU aka IP 09 dit ye UU OLAAN liku Lo ES Jung HGala Sy za 
Il baking EU ya dab AYI) Coy ag Al sg! JI Ulin orbit de aoi jk LA ya Any) 
Hj ILY diah 32 ONSU CAS Y OLS setang Old Yi II OYyja OSN Oli SI Lo gi ya ee pjg Al al 
ASN SI JI gergay og Sa deng dala Cell aya OS OP Cl YI lia OLS Eno! Lgi oy2 Led Yluag LAU) Lagaili 
Ai HIS OI Gg Legal Ji Uya Bai Liye SNI II gong AISI Alka Laki (BUS ja OS Oky agya 
AN SA ur NS Lt lay caay Abi Ala Aya Ul al AB) Ie Lah MU j3 If ai pra 
Jyaial lidi he (lbih Lay (sig has ws, 1 JW Sia Ss, Sp HS JI 


N 


3. Tafsir mafatih al-goib / tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin ar-Rozi 
Ogan Ah Dl Wikan SA) 2 Ns SO) dag Jas Iya AN PB yg Kei Ai apa La Si OLS ale ad: 


0 - Pad 9 o- 0. 9 z0 o- 0 0 - 00 o- 2 0 2. 0. 3 ye 9 

af Ata Ey AYLA Gi tina (15 1) JUN GL naif B3 Cleo Kikag SNI giba Jl slam DG Of Maa 
£ 2 BEAN DAN PERS K5 8-90 3 ara SANAM ASI Pa 3 H0 AD o- Oo Diana 23 Penis Oa PT Pena o- 8 
Hp IP Ae ya JL of Jamu By Ig Ot gile ja (Jill Gl) WP Ia (de) (OLI les Ola peni OP 


Oce 20. . 3g, 2 8. - a20... 33 0. £ OA . 390 — 0 000 0 10 .. .. 0 3Og 33 on o 2. 0. 024.0. 
Als (aka Ul II BEN SUS OS damdi A1 nyang La mai Oli! Leto ARI, 1JG Ld las Al dil Cnellia 3S R32 
k 0. 19. Pt 8. 23 3 90. ee 2 Tang N -09 .3 0 0 3 0g R0 —— 30. 0 3 Sa ata 30000 A . 
SP Spm SEE aa ende JSI Oa day Ja oya Al DB pig Jaga yaap IS plang Ailee 

20 20 (J 8-0 ARIS 0 - 


- ce. BG 209 — 20. 0 0 0. 0 - - 0 8 0g 3g - 9 -09 0 OA YA 2. A3 Le 
UII AI ghe eta bay pall Sr dmn GA SU ea SIS oya AI Ay Ot el oya er JS II uang 4 
te 0 23 9 8-0 S3 M0 - Lo. A4 — 0 3 


9 Ia of Jamu CA US Uu, 


2... “30 


19 0 0 Le02 Bd -.9 o- 0 OLX -0g X0 
TP AN Apa US Var pa AT AA An Ja ad 


4. Tafsir Madarik an-tanzil wa hagoig at-ta'wil Imam An-Nasafi 


OLI 2 X0 - RA 207 A90 —— JA 0 4 OA. 30 


Ap ngan La pai Old! Uiiles AT) A6) any Ja oa Ad DA pay Aemdi 4 yap Le pai Oil Lil AS, 
Sg B Lela plg abi Lagalon oya Ana eny Old! Iley JAR La yadill Han yangg AS 2 yuli Dan yan gl A Kami 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 393 ) 


JA Gal ee G Berang Bl bp din ya Karo! JS ad dn kale AN al HA S3 US yo 
hila yag eh AS Ulas BLSYI, SAI 
5. Tafsir Khozin / Lubab at-tawil 

SI) PE) Alay OA ya Lala Gil DB Alb MAL La gal Kai aya La niy Ol Uiile Ad, 2g ye dp 
an ana al Jan al ena nana Ae ala na 3a 
Dj Ot Jah 13 0 Se ye ML Yg Wani Leutary Km debaly OLI el pel OT AI Ggnag nga Ajal 
SP SU SAS Ud Ad IR A3 li Sis Al) OAT GA) sai 

6. Tafsir Jalalain 
BLN memaliy And ji 3 ATI Kah Wa fog akan KU) GA pai Jl Alai OI Kala 2) 
Kan Jb ah Ia ag ah 
Pk DB Diya, Oa ilahi 

Nambah sedikit 
Omni 3 (HOOO 2 gal) SAN Gg Ska AI GNI gai red og Uya gr yAS yi HAL AI As pal ey! JE 
—dl Bi: 
DAN Tenyade Je Madi, SKL OKU Jus aa OI, 
Berkata Al-Imam Abu "Abdillah Muhammad bin 'Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain At-Taimiy Ar- 
Roziy yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Fakhruddin Ar-Roziy (wafat th 606 H) dalam 
menafsiri Surat Al-Bagoroh ayat 34 dalam Tafsirnya Mafatih al-Ghoib : Kedekatan dari Allah ta'ala 


bukanlah kedekatan dengan tempat dan arah tetapi kedekatan dengan derajat dan kedudukan. 
| Tafsir Mafatih al-Ghoib Imam Fakhruddin Ar-Roziy Surat Al-Bagoroh ayat 34 J. Wa Allahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/600796819943130/ 


F0036. PEMILIK "SAPI BETINA" DALAM SURAT 
AL-BAGOROH (1) 


Oleh Mbah Jenggot 


Teman-teman tentu tak asing dengan cerita tentang kaumnya Nabi Musa saat terjadi pembunuhan 
dan tak diketahui siapa pembunuhnya,lantas Alloh memerintahakan untuk mencari sapi yang 
istimewa untuk menghidupkan korban pembunuhan.cerita tersebut terangkum dalam Al Aur'an 
Surat Bagoroh (66-73) berikut cuplikan crita tersebut: 


“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian 
untuk menyembelih seekor sapi betina (lalu pukulkanlah bagian dari sapi itu ke tubuh jenazah 
yang tidak diketahui pembunuhnya itu sehingga ia bangun dari kematiannya dan memberitahukan 
siapa pembunuhnya yang sebenarnya)”. Mereka berkata, “Apakah engkau memperolokkan kami?” 
la menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk golongan orang-orang yang 
bodoh” 


“Mereka berkata, “Mohonlah kepada Tuhanmu agar Ia menerangkan kepada kami sapi betina 
apakah itu!” Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa ia adalah sapi betina yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak tua dan tidak muda: pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang telah 
diperintahkan kepada kalian.” 


Mereka berkata, “Mohonlah kepada Tuhanmu agar Ia menerangkan kepada kami apa warnanya”. 
Musa menjawab, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa (warna) sapi betina itu adalah kuning tua 
(yang merata) nan menyenangkan orang-orang yang memandangnya.” 


Mereka berkata, “Mohonlah kepada Tuhanmu agar Ia menerangkan kepada kami bagaimana 
hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan jika Allah 
menghendaki (dengan keterangan yang telah kau berikan) kami akan mendapat petunjuk (untuk 
memperoleh sapi itu). 


...Musa berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa ia adalah sapi betina yang belum pernah 
digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat (dan) 
tidak ada belangnya.” Mereka berkata, “Sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi 
betina yang sebenarnya”... 


Setelah mendengar ciri-ciri sapi tersebut, Bani Israel mencari sapi yang memiliki ciri-ciri ini, usaha 
apapun yang mereka lakukan tetap tidak membuahkan hasil hingga pada akhirnya mereka 
mendapatkannya di rumah seorang pemuda. 


Catatan dibawah ini akan lebih fokus menjelaskan siapa sebenarnya pemilik SAPI ISTIMEWA 
tersebut ?? 


Imam Al-Baghawi menceritakan didalam kitab Tafsirnya, di kalangan Bani Israil ada seorang lelaki 
yang saleh, Ia punya seroang anak kecil dan seekor anak lembu. Menjelang hari kematiannya, 
lelaki itu melepaskan anak lembu tersebut di suatu hutan seraya berdoa. “Wahai Tuhanku, aku 
menitipkan anak lembu ini untuk anakku sampai ia besar” 


Doa lelaki ini dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah ia meninggal dunia, anak lembu itu tidak pernah 
keluar hutan dan selalu menyembunyikan diri agar tidak terlihat orang lain. Setelah anak itu 
dewasa, ia membaktikan diri pada ibunya. Ia berkerja mencari kayu bayar untuk kemudian dijual di 
pasar. Hasil jerih-payahnya itu dibagi tiga, satu bagian untuk sedekah, satu bagian untuk makan, 
dan yang terakhir untuk ibunya. la pun membagi waktu malamnya menjadi tiga, sepertiga malan 
untuk beribadah, sepertiga lagi untuk tidur, dan sepertiga lagi untuk menunggui ibunya. 


Suatu hari ibunya mengatakan, “Sesungguhnya ayahmu meninggalkan anak lembu untukmu yang 
dilepaskan di suatu hutan. Carilah lembu itu sambil berdoa kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi 
Ismail, Nabi Ishag, dan Nabi Ya'gub supaya Dia mengembalikan anak lembu itu kepadamu. 


Pergilah anak muda itu ke hutan, dan menemukan lembu yang dimaksud. Lalu ia berkata, “Demi 
TUhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishag, dan Nabi Ya'gub, tenanglah engkau di situ.” 


Lembu yang menghampiri anak muda itu dan berkata, “Hai anak muda yang bakti pada ibunya,” 
tegur lembu tersebut. “Naikilah aku supaya ringan bagimu.” Anak berkata, “Sesungguhnya ibuku 
tidak memerintahkan aku menaikimu, tetapi membawamu pulang.” 


“Demi tuhannya Bani Israil,” sumpah lembu tersebut, “Jika engkau menaikiku (berarti tidak 
mematuhi perintah ibunya), sesungguhnya engkau tidak akan dapat menguasaiku selamanya. 
Maka berjalaniah engkau, karena sesungguhnya andaikan engkau memerintahkan sebuah 
gunung berjalan sendiri untuk engkau naiki, niscaya gunung itu akan menurut semata-mata 
baktimu kepada ibumu.” 


Sesampai di rumah, ibunya berkata, “Anakku engkau adalah orang fakir. Tidak punya harta, 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 395 ) 


berpaya-payah mencari kayu bakar. Untuk itu juallah lembu ini.” Ibunya menyuruh anak itu 
menjual lembu itu ke pasar dengan harga tiga dinar. 


Maka pergilah anak itu ke pasar. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk memperlihatkan 
kekuasan-Nya dan memberitahukan bakti anak muda itu terhadap ibunya kepada makhluknya. 


“Berapa dinar engkau jual lembu ini”, tanya malaikat itu. 

“Tiga dinar, dan aku mengadakan perjanjian kepadamu dengan keridhaan ibuku, “Jawab anak 
muda itu. 

“ambillah enam dinar ini, dan usahlah engkau meminta persetujuan ibumu”, bujuk malaikat itu. 
“Bahkan andai engkau memberiku emas seberat lembu ini, takkan kuterima kecuali dengan 
keridhaan/ljin ibuku”. 

Anak muda itu pulang kerumah, dan menyampaikan bahwa lembu mereka ditawar enam dinar. 
“Kembalilah engkau ke pasar, dan juallah lembu itu dengan enam dinar atas keridhaanku,” 
perintah ibunya. 

Anak muda itu pun kembali ke pasar. 

“Sudahkah engkau minta persetujuan ibumu?” Tanya malaikat yang tadi. 

“Ibuku memerintahkan aku agar menjual lembu ini tidak kuran gdari enam dinar”, kata si pemuda. 
“Aku akan memberimu 12 dinar, tak usahlah kamu meminta persetujuan ibumu,” bujuk malaikat itu 
lagi. 

Pemuda itu kembali lagi kepada ibunya dan memberitahukan mengenai tawaran ini. Sang ibu 
berkata, “Sesungguhnya orang yagn datang kepadamu itu adalah malaikat. Ia menjelma dalam 
bentuk manusia untuk mengujimu. Untuk itu jika ia kembali kepadamu, tanyakanlah: apakah 
engkau mengizinkan aku menjual lembu ini atau tidak?” 


Pemuda itu melaksanakan segal perintah ibunya. Akhirnya malaikat tersebut mengatakan, 
“Pulanglah engkau dan katakanlah pada ibumu agar merawat lembu ini baik-baik. Kelak Musa bin 
Imran akan membeli lembu darimu, karena ada seseorang yang amti terbunuh dari kaum Bani 
Israil. Untuk itu jangan engkau jual, kecuali dengan uang dinar seberat lembumu itu.” 


Pemuda itu pulang dan merawat lembunya baik-baik. Tak lama kemudian Allah SWT 
mentakdirkan Bani Israil supaya menyembelih seekor lembu". Lalu mereka berkali-kali meminta 
supaya Nabi Musa a.s. menerangkan sifat-sifat lembu yang akan disembelihnya. Sehingga 
akhirnya lembu anak muda itulah yang memenuhi syarat. Dan itu semua terjadi semata-mata 
karena amal bakti anak muda itu kepada ibunya. 


“Lembu yagn dimaksudkan sebagai perantara untuk mencari siapa pelaku pembunuhan di 
kalangan kaum Bani Israil. Kisah ini diterangkan dalam Al Guran surah Al-Bagarah ayat 67-73. 


O) yat Of am AL kam HS al Jl A2 Aap lor La VI AI DUS di 3 Jade V9 bs LS DLS AYI op Lai 
By Jatah Cat LAS oya Bi yela UKT AU, AN Lead pg Sekam Rela Gl Belas 32 Hilal okay 13 All Ana 
B1 19T IL yup media Aly dinas GA Gily La Y) Lele Wasir Y Il ASI Yy Suket Y SI) Alli jg 
(Tafsir Baghowy Juz 1 Hal 108-) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(396 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2486. TAFSIR AS AL-BAGOROH AYAT 187 : ISTRI ITU 
PAKAIAN SUAMI ? 
PERTANYAAN : 


2 Poetra Kedua-pasuruan 

Assalamu alaikummau nanya nih dalam surah al-bagoroh ayat 187 : Hunna libasun lakum wa 
antum libaasun lahunna, maksute bagaimana nie...? :) mator nuwon met menjalankan ibadah 
puasa 


JAWABAN : 


» Mbah Godek 
Wa alaikum salam 


(18755, 

can 03 00 Le 03. Log 38 0 021 02 ac JG - - 3g - 0 Soge 02 AA L D3 02, 3 9 pad 200203 9 
Ve) Se 3 Kail Dilan pas KA aa ad Aa ily SI AI Uya Aiu Ji SN Aali UI SI Jt 
o 8 BA 0 0 0g o- 0 3 0g Ii SA OA L abp PN Aan Tap ox 20 PAN ap PIA 8. 3 PN Haa 
Pal Pa ea 2 ai ya ian) Tea (SI Gaga PP Nat JS (SI AN SU Lyialy ay ja OYE Kis 
Di pedal ya ALT ALI Gang SNAS Uap A3 YG AN 2 yak li Monte Dp pil) gaga Yg Jadi II ea 


Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu: mereka 
adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui 
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan 
memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah 
kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka 
janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, 
supaya mereka bertakwa. 


ANUS OT AS (1/ 56) 

Kind Lagin dong JS TengOkag BBI Roll 3 SI HS sm (II Aya) 03, 

Firman Allah mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

merekamaksudnya sebagaimana pakaian untukmu pada diperbolehkannya bermesraan dan saling 
memakaikan/merangkul/menyatu antar satu sama lain pada pemiliknya. 

JM ml (1/ 232) 

(Stan Jati (Si y AJE GX € Urtale (Sman Ali p Ladel SI AI Hg Luh Ud pal SI ed yah 

kol (de Gali Jar «jan ds 

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi merekamaksudnya adalah 

diperbolehkan bagimu menyetubuhinya karena tidak sabarnya dirimu (para lelaki) atas mereka 

(para wanita) sehingga kalian pada merangkulnya dan mereka juga merangkul kalian maka 


tercakuplah sebagian dari kalian pada sebagian yang lain sebagaimana tercakupnya pakaian pada 
pemiliknya. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 397 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/617301944959284/ 


2573. MAKNA WAWU PADA AYAT MATSNAA WA 
TSULAATSA WA RUBAA' 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum wr wb. Wawu pada lafaz Matsna watsulatsa waruba' bermakna apa ? Maksud 
saya bimakna muthlagul jam'i Ilhtiyar atau apa gitu ustad, Terimakasih. (Abu Al @ofa| 


JAWABAN : 


WAWU dalam ayat tersebut bukan huruf 'athaf dan juga bukan berma'na AW, tapi wawu 

tambahan / ziyadah lit taukid : 
Ke Ot Vig Gea Vai ET Ola H1 V Hlea Kena JIE selai ya Je pl) y Ly en dp 
VA GILA NI Tebel ml jl M9 JI Jasa Ol SAY ad el 


0-0 


TTG LA seni 
Tafsir At-Thobari - Marji'ul Akbar : 
le 8 “de 00 -.w - PI - - £ - 

WS IE Of JI Ka SAI — WI Leg Ep ain Lai ya SI Pb ASP 1 HS: 
— Of LE Lay ee Lah LL Kabid oya ya —ial Of ata Lah tele ya SI Ob LI ASI 
Dp #srl OY £iop Lada VI pai OB) ASUS Ron Ae Jak Cet V3 e—asal O gaol Lal SES IL 
Sil—f ES Las td — Let Ida VI —ie Olg 2JE Pay ASI Ca — —i. 

MUJAWWIB : Fathur Rozi , Ghufron Bkl , Abdurrofik Ingin Ridlo Robby, Toni Imam Tontowi 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594122997277179 


2601. TAFSIR : MAKNA JADDU ROBBINA DALAM SURAT 
AL-JINN AYAT 3 
PERTANYAAN : 


2 Lintang Lintang 
Assalamu alikum. Ayat 
Ly dor Il ily laa Lay Sbs jg 4 Lah 
Apa ma'na dan tafsir nya lafadz : Lu, 35 
Apa benar Allah punya nenek moyang ? 
JAWABAN : 


2 Timur Lenk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(398 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam, Itu surat al Jinn ayat 3 terjemahnya begini : 


Ss latry Ua jas 2 4 & ng, Si sae) Lae UT3 Cena Uu) LS Ad e S5 patah Al 3 A3 
(Ap alas At Je Up Iis OS Al, (1) AV) Kat IAI LE AS 

1. Katakanlah (hai Muhammad): “Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah 
mendengarkan (Al-@ur'an), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al- 
Gur'an yang menakjubkan, 

2. (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami 
sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorangpun dengan Rabb kami, 

3. dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) 
beranak. 
4. Dan bahwasanya, orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan 
(perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah 


U35 38 Tidak boleh dimaknai kakeknya Tuhan kita 
Lu 35 - Ke-Agungan Tuhan kita 


Kalau di mafatihul ghoib makna al jaddu adalah kekayaan sehingga ayat tersebut menjelaskan 

bahwa Allah kaya (tidak butuh istri dan anak). 
CAB WAS 9 6 olib Lin GA IS pia Y Cal 3 Bakaag gal JI MASA Lin ABIS aa YM Eeyad ang AH 1 GI JA 
SAI OS AI GRI Ilbnna Gang MU yana Adel Calon Ily yel dl Uglosay oya Rale lp Adel ob de cas" AYI 
SU pet Rel II FYI ee isl, 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-132&1D-5083 


Makna Ta'ala jaddu robbina bukan "Maha luhur kakek Tuhan kita" akan tetapi maknanya Luhur 
keagungan Tuhan kita yakni agung kerajaanNya atau luhur kekayaannya yakni bersifatnya Allah 
dengan sifat kaya (tidak butuh) istri dan anak 

Tafsir Munir Syaikh Nawawi al-Bantani Juz 29 surat al-Jinn ayat 3 : 


ed ny ye PRA ding al colu paknal Jl ae lee us day Lae jl Esa ly Ka Uh ah JUS af, 
(53 MN Keladi SU 3 den gay Sako Il CS pede ya Kla) Sae LS Lil Hall Dleor pain 3S dikak Iles 
Kap yana Kay Jar H2 3 gl U 3 penia Aladel oika, 3y td, Y, Tp A5 Es Sasa ds Kao Uma Kla) luar 
JUS damai LS IS yg Rony JAN Uh Ly Rino Slot cah BUSI KN OS Atm «lau iilasa 

Ya memang faktanya seperti ini, kita biasa memaknai jadd dengan makna kakek, ternyata lafadz 


jadd punya makna lain selain kakek, alhamdulillah dengan adanya yang bertanya terungkaplah 
masalah ini.. Baaroka Allahu fiikum. 


2 A'aNd EL-Geinitiy 
Lafadz "jadun" itu mustarok, yang diharapkan di ayat itu bima'na ngudzmah. | Tafsir shoowi juz: 4 
hal: 331 1. 


? Lintang Lintang 
Dalam tafsil ibnu katsir dal al gurtubi di link atas, Ibnu abbas dil. Menafsirkan kakek 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 399 ) 


moyang.... ???? 


AA JB poet opal ye pebaS Sy yag 0 Oletiaa Uiako SAN Aaja op IL AS yr AAS Lilo HE Gd ol ely, UU 
2 Jai A8 lady (ISI alan ga La pel mad ST) dear Allah elgh yag dor Ia IU La Tor YTB Of AI oaade JI, 


delay. 


29 Bs Ha 
JB la ad petik EN JB uya S3 LA Tlp NS aja OS WS NY CA al ya Ke II Sy ae tOyAT dy: 


“ » 8. - N 
SAE Alter ya UNS OS JB Lay Jon Sbs Hor Ol op ta ya ala ad Ur AL aa or AAS ian al Ga. 


? Fakhrur Rozy 
Memang khilaf, yang Shohih seperti yang disampaikan kang Timur Lenk 


29 IBL 3 

AN Ibn ditekan Laga B3 Uya LA Salin Tang JS (R3 Gama 3 Jas Ja Hles Uj ah JW, ap 
WB JB uya S3 jai) Aiakag Lay? 

OI Plan dah US UB Lydia 3 WB Lay Lalao Cl Leg ge HJU ya Jp Ayak bass V3 3 JlSYI Jala 
HAL) ori! AI EN ja Ag Sinaga Ol lor ab Ody II gal al SIN ad ya (SAN IIA Lon tentna al NS G all 
IG dat aptat Hat ya ai Tan gl la ad Ole AI Sg yag al laa SAS Uya IJU A3 AI SMS, Cikal adit AI 
SI SAI yag cad Tam Ad OS II HAN Jaka G3 Lor 33 ON 2s TB aa SAI IA SI Gsally Len AI ja al Ul 
aa Aji Ol Uya ily LAN Al Or Ae JI Aly teglada IBA ya dl ANA sd GA Gali Ky (ES Tn 
Hp 0 jasa GAM jeladi Jnvali OI LE Te-lall DV CA) Yg Rerlo dd UG NB Cake Lada, 3 AA, OUakadi y ALI 
ay GL Se SOE ya ASI JUS CAN Ata HAL SAI PE JI amel 2g ye OS EL II Of, eta SEI JJ Reel 

ay ata Ooh Uya lo SBI SN BAN AA Kan IN al dia an 5 ot kadang a33 Mala 3. 


2 Hasyim Toha 

Tak usah ke Tafsir, cukup di kamus bahasa arab saja dah lengkap (AL-MUNAWWIR) : 
keagungan, kemuliaan, kebesaran - ssJI : JXSJI dadi 9 

sudah umum dalam literatur bahasa arab bahwa ma'na JADDU artinya MULIA... 


Tergantung konteks dimana siyagul kalam tersebut dilafazhkan, salah satu contoh do'a sayyidina 
Umar bin Khotthob ra. dalam Hadits Shahih Muslim : 
- 2.9 AB 3.0. - A0 0-23 dg oo 0. Log -@- 02 801 0 —a. 8 9. 90 So ta. 3 —0. 
SI suga Bon) os Sesi Pa NN ot IS perhil a— ekama UD Ad dl Wa SI Ol yg Or Kebun Wa 
Mau Ola aya op oa as alias yes da UU, ena Ig UN BG Bal) abi Ma dn 
Baru oa al Pa Desa NAS lang sen Ker Ana dead Lo pn Kala aa Jl 
Oa dah HPA AAU 5P elaa Ggi Bel Wikan Dl ga Gi kaan Wikan Unpad Up 3 IIA mai gam AN pa 
s3 Sa SI pp Guna al mb da dn ae 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran ar-Razi telah menceritakan kepada kami 
al-Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami al-Auza'i dari 'Abdah bahwa Umar bin al- 


Khaththab dahulu mengeraskan (bacaan) kalimat-kalimat tersebut. Dia membaca, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 400 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"SUBHAANAKALLOOHUMMA, WABIHAMDIKA TABAAROKA ISMUKA WATA'AALAA 
JADDUKA WALAA ILAAHA GHOIRUKA." Ya Allah, Mahasuci Engkau dan dengan memujimu, 
Mahaberkah NamaMu, Mahaluhur kemuliaanMu, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain 
Engkau." Dan dari Gatadah bahwa dia menulis kepadanya mengabarkan dari Anas bin Malik 
bahwa dia menceritakan kepadanya, dia berkata, "Saya shalat di belakang Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka mereka memulai membaca 
iftitah dengan, "Alhamdulillahi Rabb al-Alamin (Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam).' 
Mereka tidak menyebutkan, 'Bismillahirrahmanirrahim (dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) pada awal bacaan, dan tidak pada akhirnya." Telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran telah menceritakan kepada kami al-Walid bin 
Muslim dari al-Auza'i telah mengabarkan kepadaku Ishag bin Abdullah bin Abi Thalhah 
bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik menyebutkan hal tersebut. (SHAHIH MUSLIM 
HADIST NO - 606). 


Selanjutnya makna JADDU dalam hal ini lihat kamus LISANUL 'AROBY by Ibnu Manzhur : 

2... A3 A8 M2 30 3. D0 SIeo SB - » 8. - sap. -9 oa Pa Pad 2. 
JEs Clay Yr Lg) dor Tekanan JG cos #33 (diadas 0d #3 lay dor dilas ala Ha Jagad GG) Sedia :Adel9 
Of salin Aaja Is PENA OAT ay do toa cale ya udi Sya Gp Dag Kan Lay aa irean 
Ss: Tan daa 3 iga Fa ia ge Asal SEL dia Su LA GI uf of of ale adi 
Tag Sa Teng oa tao Oh al ma 2 Nan 
(aa Tak aka BE ASI nang Pita O kon pera Sina Gas) Mn An 2 Na Sah 3 
a- 8. 8. PENA . Bega PN 2. 2 rasa Pa -# 19 Pa Na Ta 8 o- “— 
Aka Obor) Odor y Mdor ) Alor :da3 COP oya dan PL Hilang ja Blang . HE br dag ae Ob 
aa 0 22. B4 8 -.9 9.9 A2 -09 33 P3 P4 0 - P3 38. 
Ls Hayap al JB) be AS mel ah Abal Celg € yg dor Jus LS Tai (BA gal 92 bye JI tublay 
2 at HAN aa aa la dj US ca ia la oa ae Ae LS An eni 


PN Rpr 0 s0. 


ale jas op aa Je ALAN juan 0 Hong oa An gita Kya AJ Bj wa 18dbr3 


2 Sunde Pati 
Artinya adalah Tuhanku maha agung, maha raja, maha besar, maha luhur, maha kaya : 


232 op! Tiny BNN sa 

ata af Sial Yee 3 Ae 

(229 18) — Hi pel 

AS JP ding 4 pit IS) oat GONE Kor 1 Jap Coli jl «aka jl ay Kelas 0 dani sila ae dalih : 
bye Gan cal lang 3 Ibr Ulas diy SAS UII Jadi OS 

(A46 PI Say II III ST palidl jual 


Al ami La Ainlany Lay Ibr aji Sl: Lay ae Is al, 


(429 ll) IA Ka mei Ol 
KAIN Jar OS dn AI ba Ol ap ding mag ylan B Jera Eat Ban ISL Oa 3 ON Jar Jis Lay Lalae Lay or 


www.islamuna.info 


Bs SI Lah Ao Ol ag IT Bd 3 ya 


(274 110 5) — pool mill 
Kay Va Rong IBI La calNlorg Lay Talas Ul el) t 3y jala Vo Tesla GAN CG Aa Jaa, 3 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578054802217332/ 


2754. TAFSIR AS AL BAGARAH AYAT 153 : SABAR DULU 
BARU SHALAT ? 
PERTANYAAN : 


2 Ummi Af-idah 

Assalamu'alaykum... PERTANYAAN TITIPAN: Maaf mau tanya nih mba'e... Wasta'inu bi sobri wa 
sholah...(al-bagoroh ayat 45). Tolong dijelasin antara sabar dan sholat... kog di ayat tersebut sabar 
dulu baru sholat...mohon penejelasannya... 


JAWABAN : 


2 Muhammad Fawwaz Kurniawan 

Meminta pertolongn terhadap masiah-masalah dengan bersabar maksudnya menahan hawa 
nafsu terhadap sesuatu yang tidak di sukai dan dengan sholat maksudnya menyendirikan sholat 
dengan dzikir karena mengagungkan keadaan sholat seperti dalam hadis bahwa ketika nabi SAW 
di hadapkan dengan suatu perkara maka beliau bergegas untuk sholat.namun ada yang 
mengatakan bahwa ayat ini khitobnya kepada goum yahudi karena suatu perkara yang 
menggangu mereka dari kepercayaan yang menyesatkan mereka dan cinta kedudukan maka 
mereka di perintah untuk bersabar yaitu dengan berpuasa karena dengan berpuasa dapat 
memecahkan hawa nafsu dan dengan sholat karena sholat akan mewariskan kekhusyu'an dan 
terhindar dari sifat sombong.sesungguhnya sholat ituperkara yang berat kecuali bagi orang-orang 
yang khusu' maksudnya tetap keta'atanya kepada Alloh SWT. 


dy Mal Lang SU Lal (la) KP Je Umbi Uda (oleh Sya og pal al (Italy) —45 
Rap Hy pdl OLYI 5S Mile Uk ayal US Jady KENA IP yo ya Ajo IS plan dah Al la DD ega 
Sp al (5) #DLAI cc (Be ASI gg (AAA Lag UI ally Bill ya BI pal yag meal Ig ab 
8-7 la mandi deli Ion dl (ena 

Hai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan untuk akhirat kelak dengan bershabar dalam 
hal keta'atan dan cobaan dan dengan sholat,allah mengkhususkan sholat dengan dzikir karena 


berulang-ulangnya sholat dan keagunganya.sesungguhnya alloh bersama orang-orang yang 
bersabar. 


Lalang Lah S3 SU Lena inka) CNN Ae le (aa) BANI de (ata Lae God ata) —153 
22 plg SI md Doa oral ad DL) 


Sabar dan sholat termasu ciri ta'at kepada Alloh : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 402 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sigi NLA$ pnalU Nania OP IS GP PAI GP yinor gl LIL opal 3 JB Gear —ov: 
SPAN semi. AI Rel ya Lai Iya—ely cl Bli ya le SLB, pen | jiratal 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam.Allah berfirman dalam al-@ur an : 


9 £ -.“ “ ye £ m.— £ - 0 -w 3 90. 
5 serai ole JI Bar beilg BU lg ye le Iynazaly 2 


yang berarti : (dan mintalah pertolongan kalian semua dengan melakukan Sabar dan Shalat. 
Sesungguhnya shalat adalah hal yang berat (untuk didirikan) kecuali atas orang-orang yang takut 
(terhadap Allah)). 


Dalam tafsir Mafatih al-Ghaib dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan " Il: ," (al-Shabr, Sabar) 
di sini adalah " Il-ss " (al-Shaum, Puasa), karena orang yang berpuasa itu bisa sabar dari 
makanan dan minuman. Dan barangsiapa yang bisa menahan diri dari keinginan perut dan 
kemaluan maka hilanglah darinya kotoran-kotoran oleh karena cinta dunia. 


Lantas apabila shalat telah berkumpul terhadanya maka hati menjadi terang dengan cahaya 
ma'rifat Allah swt. Dan sedangkan " Iss» " (al-Shaum: Puasa) yang merupakan hal yang 
dimaksud dengan " Is), " (al-Shabr, Sabar) dalam ayat tersebut itu didahulukan dari pada " 
Iads " (al-Shalah: Shalat) itu karena pengaruh puasa untuk menghilangkan hal-hal yang tidak 
patut/tidak seharusnya terjadi, sementara pengaruh shalat itu untuk menghasilkan hal-hal yang 
patut/seharusnya terjadi. Maka dengan demikian sudah selayaknya upaya peniadaan didahulukan 
atas upaya pengadaan. 


Ia ga yA ISL - Sang) UJI X5 2/74-75 : 
SAktagl 1 Wa yhd say Unas) Agil ag Laga Yup Usalip (Ily 17 Wana gl jon « yary ana Hua op Bale dg Uda gi ye Jk oa 
Saga Ul 6 SLS Kidal Ula UeaD3 batik) Maks ala) an BA MIA Salko, glital Bada Una ga cb, UeA8 Yup ii) Uk ga So IA al ta 
Sik sis) MAAN ig mag Jl aka lis 5 saia hg NY € YA ola AAS gila BJ 3 Uaga md ary Ul) ALI la Sal, 
M3 His SY Tasik JAS), Wi gn" 45 Yg Wad3 Iaip 2 Wastal Mana SAR Wal gama mane IN 95 USil5 Ha 
lal aa ary ga gl goa gila gleda gI Yah Unas 4 AS) sama y UKG Ugal y Wi gl Ig al) Unik PAI IYA gai 3 euy Haul 
Bagi lh Wibukiy Sat 3 yel Ulah € gatland c07 Mal gay Ul Had Saad KU, gibas ) M0 IYA Sola Saldo 1 al lagt Wiayy Lai gl Latina gl 
Jln) gia NS lu Nila Ag Ilkab 3. lks 33 , 153: Lal 3 la PT 2 liat, 3 Ad In) A9 Isaal : 1 Ub) FAK EK Ka 3 Is 
ap suk Y —, IS Wa), sala : Ina) FAK EK Wanna Wi 2d PAI aga : glaniiaai gl , liel : ia FAK Es -naa (Yag) og 
hay agl a33 basi ane ISS yo) Ina, ka » bea ol, Ilss 78 1 122 « 47 « 40 


2 Sunde Pati 

Hai orang-orang yang beriman carilah pertolongan dari Allah pada setiap perkaramu dengan sabar 
atas apa yang menimpamu dan serta meninggalkan kemaksiatan dan sabar pada ketaatan,dan 
serta lakukan sholat yang mana sebab sholat hati bisa tentram dan juga bisa mencegah 
kemungkaran. Wallohu A'lam. 


Lc. .c9o @# 9... 9 1 - Ie 0 bg 
koral! aa AI Ol SN, menda | iantael Tia Gadil pt b 


Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar. Albagoroh ayat 153 


(IT ALS 32 «167 (ly pool pend! 
SAS le maally ceng erlai Sy tebak) jdi Ae meal HS ga IS BA ya Ugal Opal Ong Lae L 
Ohaand y Ah) Ai yaa sae! Ha OP KAI eltomill yo omi! 8 teles ll Dll, cola, 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 403 ) 


JM dl (1/ 192) 
By Sea la de Kmaluh luna Gg alan Ji de (on It adil Upi Up 3 dia Jr GE Ijah 
ebay PI Balado BI Ud (GL Daan Bel Jt € Mlala ei Ga Gal Ally «Ol yAbl, selai 
meal bela ee 4 Luna ma Ah Ob meal Bala min Ob Una ny Aleliay Can iyah laa yag LAI 
PHI AS Lin Jus 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/635071259849019/ 
2864. TAFSIR AS. AL FAJR : LAFAD DAKKAN DAKKAA 
DAN SHOFFAN SHOFFAA 
PERTANYAAN : 
2 Fikri Asim 
Assalamualaikum, di surat alfajr ada kata yang diulang yaitu : soffan soffan dan dakkan dakkan. 
Gimana penjelasannya ustadz ?. 
JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Shoffan shoffan maksudnya shoffan ba'da shoffin. Lihat 
Tafsir al kasysyaaf 4/755 : 


Pi INN Lek 


2 Mohamad Zarug 

CUMA ada ibarat dari kitab Showi dan Futuhatil ilahiyyah, sama-sama keduanya kitab syarah 

tafsir jalalain : 
Je Ja Lo Ang S3 Lem Jia NIS 9 UU Uda) SU YAS laga YI IYA LSI USU ad SS) dp 
PPNI Spa 
Sao Any Lino (SI (line 0) J3 
Asia YI (de SY JSI Ja NAS ud SEN Old Ju, 

2 Mazz Rofii 


wa cas du 1S SA SL ISI GI OY Ta LS pesan ma SN (2) Jis opal Je 4S ma edi 
? Ibnu Al-Ihsany 
Lanjutan ibarat Mazz Rofii : 
Khudori juz 2 hal 58 al-Hidayah 


Ad pr ya IS BALA ab HAL Ya La ya € ai IE KE UEA £ yah WS 3 JW cake Uk ai 
Use IIS) ASI GI OS Ona Baorly AS USUS Jala Bukorly Ba KALI 3 SAI Ob eU oo Jd NIS Sl Lado 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 404 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sl AI) Ojp (bag V Inong Lino Rabi! yg OS ASGDUN Of US Of Li 
Ibarat Mazz Rofii berangkat dari nadhom alfiyah dan keterangan Syarh Ibnu Agil berikut ini : 


ASI yag ASN gama ya IU mami yA WAR AHA ra eryal WAS AT LS ad AS la ey) 
Ay yaa yaa UJI IU IT 9 alas Bem al Al salih ye ergol rgol JS catg JIN Bai USG yag aa 
SS ya II S3 II NS Ik 


Pandangan Ulama' dalam kitab khudori khilaf sebagaimana yang ibarat yang disampaikan oleh 
Mazz Rofii. dalam Ibnu Agil menjelaskan contoh lafadz yang ditanyakan merupakan taukid lafdzi 
dan dikuatkan oleh Imam al-Faridhy yang menentang pendapat ba'dhuhum. jadi kesimpulan dalam 
pandangan Nahwu khilaf. jika yang dimaksud dalam pertanyaan menghendaki maknanya maka 
bisa dicek dari beberapa ibarat yang telah disampaikan. jika yang ditanyakan dari segi cara 
bacanya saya rasa sudah ma'lum, tinggal baca di kitab-kitab tajwid. 


Pengulangan kedua lafad tersebut Itu bentuk taukid yang menggunakan pengulangan kata/lafad, 
marrotan ba'da marroh. Lihat di ibarot berikut : 


- Tafsir al-bahru al-muhith juz 10 hal 480 : 


BAN ae At el bb dya Ie Kh 
Ja ALA) RAL 2 SUS 4 ALE £ Pm al 6 Girl 0) yel lina 3 Asma oi paka oU JB Lb) elegh : 
ISP SUN JL SUS 3 al Kelana € aiUalng j3 JT Cndg jha OUT bad Jak ya SEE JW dial g AI A8 elory 
er eat MA. tan yeg Wilojoy US 0 San pa ybs Y La Raladly Rd UT oya 0) yA sb dunia pian 
sLer JS SUN Jps Aline noh 1 SEE SERAT pyg BPI Jp Line OS eler JS ASN al (Gg ASUS Jia 
SE SY GE OriaS Snp Am ito Ujian 

- Tafsir al-Baghowy juz 8 hal 422 : 


Ie da AP Cpmdy elu Je oya Urat JS ay tiga Aa Ba SS S3 IN ES ISP 1 JB ya je JW 
tas la gb. 

JS data ASDUI D gino hm sUas Ju (lis Lao MUligh dj SI JBs sil) oya elo adl Ju tek, segi 
Sya pama OK Lah yng JPINU nda Lino NAS RAI pa IA Il ole JS Jal 1 Ilusi! JU Lido (de So slr 


- Tafsir al-Fakhr ar-Rozy juz 1 hal 4747 al-maktabah asy-syamilah : 


ISS 9 Jodo bill Isl 3 Jasdl JB SS S3 yS) NI S3 IN Alai gal SIS 0 1 Jo dual 
ISI pasal lia Ssilg Bare gi ya ba Ill? 3 yaol JB9 3) de sbg Saras Edo Ja 9 uli Jo, 
Jas Je ade III risa nya BINI 98 Claim Y USAI ding JAS CulS ISI s9 Sg dab Hd Layu: 
Dowoll Jo ole sawi ld ale Su Ad UNJ 0 ada gl Jep yo SDI Ag ole ui JS uu 
J33 wus0 lang celuol dy m0 sis Lewu silug 9239 d9» CDI ya NI 49 Lgi oliso 
Lb LL dia ellgiS ola ag S3 oliso | Sop 1 Jp 9 JSI Ul alelg- doll a03 USAI Sei ! paus cal 
bio ufo MY eh Id ul delg Lygtio ska Wo sus dll ale 5S SI Os B3 dialog 
kale all Id emil el gg Ka US 53 Ay aa Aj yeLI Ul, IsB AJI uc 
Amal Jl a33 agak" odlei JB 389 sad aluasil Sic i$g selo lo SNI VOLol9 Job coagilg 


www.islamuna.info 


HSP 2 JB Di 4 BL) Kial3 S9 LS Jlealls yA) celangh: Jus IVA : ole) (al Jl Leni 
buo ellallg sby elesgh : Ji asal Sl Ola 0: All desah Ily Jual Cg" L3) pH US, 
lo IS Jlso Jl WI ae SNI ol dial Jl cai asl alelg TI dna dh TI 2 033 Ala 
Si Lanl Hata liagp Ian s9 rabi ayo Kah 6 bla s Sial tanu Gas ls ah yi 
5 3lallg Hlsoll db) yol slag : Ibas Ogn9 AIS9 lo LalAAnl ls p3 sdolio ll LLAnll Hobia, 


2gp 03 ID UN sb Ob Jia el ! labig sad sad SI duel giy Lela Jlip BS d5 sed els9 : Lnlig 
kadas (OLI bs isl logis Uso Lgirso Je53 OLI Jil53 milad sabi agal SU p39 cdobil : 


Jab Sbs Aulbig dy ggbS Sbb yua A95 paul dl yd yui al H2 wd lha eh, y9gb st3g : 
gd OUT ig Wb paglal Jia Id jl : leawols cela / cma j9 Agatdl Call SI feb, elsgh 
lo daubuadlg dng JT yo 07 AD SU Lgu UB Sa la Aa Ga ia al 


caill gayo 3D 4S) ala! 98 Klo Jel9 asu yall sd dl ul Lamo sg 0 Slug 29.455 saku 3 
Helo sg) dai yo sal 38 LL cl plug Gale dll slo 


- Tafsir al-Fakhr ar-Rozy juz 1 hal 4748 : 

SY EL OeAS Ino Am Lino Ogilenan ole JS ASUYL Is al Gaal (lo Lio SUllyh dj Ul. 
- Tafsir Ruh al-Bayan juz 10 hal 332 : 

NAN IK ENNI, 
hawa JL CAN Aa yaa GT May Ag ap ISI SS SSI ana la Isl SI, pa Jala Aan Gagas Alisa 
po pa oral Ga 
— Got 
Bila eat So Amy Lio Oyibanan eler JS ASIN Itay Ia MP (Bio SPV riba 0 Jl Si lio La) 
LD yandl Jahe B yiap Anya pd Ulgilona Ae LAI Ilai JB LS tee OI opa WII 3 LI Jaf Slilaol el 
Ea 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/666123990077079 


2884. TAFSIR OS ALBAOARAH AYAT 120 : YAHUDI DAN 
NASHRANI TAKKAN PERNAH RELA 

PERTANYAAN : 

2 Choekhimai Habbatul Alfakiriey 


Assimu'alaikum semua nya. Minta tolong penjelasan dari ayat ini : "WALAN TARDLO AN KAL 
YAHUUDU WANNASHOORO HATTAA TAT TAABI'A MILLATAHUM". Terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Wa'alaikumussalaam. Orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani tidak akan puas kepada Nabi 
Muhammad sholla Allahu 'alaihi wa sallam walaupun Beliau membiarkan mereka (tidak 
menghalangi mereka) dan keadaan mereka sehingga Beliau bersedia mengikuti ajaran mereka , 
yang mana ajaran mereka sesungguhnya ajaran hawa nafsu dan bukan merupakan ajaran agama 
karena sesungguhnya mereka telah merubah ajaran agama yang sesungguhnya. Sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 406 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jawaban untuk mereka beliau diperintahkan untuk menegaskan bahwa petunjuk yang boleh diikuti 
adalah petunjuk Allah bukan petunjuk hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam. 


Tafsir munir syaikh nawawi surat al bagoroh ayat 120 : 


HEART Ga pAliy mala ala Ta ye lis Ga dai la 3 PALA Uji 3 Ul 
SI Sl ph Ji al si ja AI ka DJ Ay pala LS. AI AS Jp LA Gi Ul Lo Oa 
SAI pi Jami AP SAT ay KAS ga AAA Ol AYI ya ya Ol aa ga Ga Ll aj JM ehi lah 
AS pala Ibas Aji Yi Le mal gag Gm eat Ga Gl All tai maglyaf lay dala dit lo asal Jaa ka uya 

Si ali ya Betor SA An mela) mela cas jd M, CSI Olga Ur gp Alih AI oya BARA Rang pl) Lal “gl O powatia call 
Yg Bad aj et Jp iya AI Dike ja Ka AI 2 BERAS ga Bip (OLAY ya BI po Of 3 teman pala aa pa 
Tn na dn Ola (120) mu. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/693640440658767 


2913. TAFSIR AS. SURAH AL-ANBIYA AYAT 107 : 
RAHMAT NABI BAGI ORANG KAFIR 
PERTANYAAN : 


? Frans Elo 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Mbah.. Saya mau nanya. Di dalam alguran, 
surah al-Anbiya ayat 107, itu Nabi muhammad menjadi Rahmatan lil alamiin, berarti mencakup 
seluruh nya tanpa terkecuali meski pun kepada mukmin atau kuffar. Nah,. Mbah, Rahmat 
manakah yang diperoleh oleh orang-orang yang ingkar terhdap kenabian Beliau / para Kuffar itu, 
mohon di tafsiri ya mbah.. Terimakasih matur nuwun mbah. 


JAWABAN : 


2 Ahmad Bayu 

Wa'alaikum salam, rahmat beliau yang dirasakan oleh orang kafir ialah dengan tidak diadzabnya 
orang kafir tersebut meskipun mereka mendustakan beliau saw, sedangkan pada umat nabi 
terdahulu kaum mereka yang mendustakan diadzab dan dibinasakan(Asy-syifa/19) 


Ad yel ash 
AKN (AYI oya ape LAU Ide SP SI 4 nia gali Ran) ya 1 Lagus Al aa ale cal JB 


2 Hariz Jaya 
enadtali Ka Y) Blu C3 


Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam. (AS. Al-Anbiya' : 107) 


Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 Halaman 385 : 


alay 5egi tenda Ray elang dala SI aan Talas Jas Al Ol Als at 3 A Sal Ko VI BU G3 Tual dy 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 407 ) 


LS NI LAI Gamat Lankouony La yag BANI Li 9 Ana Gan ala Key Kanji ola J3 yah ee pb Lan) 
(29 28 : matah (AI Hg (jk sig PAN ab la Lis At ai Lala P3) Dp jika due 
Data BSI ag mela ya A9 MTI Dpr Y spa lin Laka yua pal ja JB) OLI ko 9 dls AI JG, 
SNP Ol oya Aja 9S USAI Olga Lido 6 ag al ogah Wadan A01 3 laa J3. (44 Head) | ang OA ya 

Ao paha Si Mamak Ul Wal PGM dB SAI JP AN RI Iya LI J8 na Ul ye wi ul 


aa 


Penjelasannya :Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad saw sebagai Rahmat 
bagi semesta Alam, yaitu Dia mengutusnya sebagai Rahmat untuk kalian semua, barang siapa 
yang menirima Rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia didunia dan di 
akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di 
dunia dan di akhirat. 


Seperti firman-Nya : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar ni'mat Allah 
dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?. yaitu neraka Jahanam: 
mereka masuk ke dalamnya: dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman”. (AS. Ibrahim : 28-29). 


Dan Allah berfirman tentang sifat-sifat Al-Guran : “Dan jika Kami jadikan Al-Gur'an itu suatu 
bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat- 
ayatnya?". Apakah (patut Al @ur'an) dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? 
Katakanlah: "AI Gur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan 
orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Gur'an itu suatu 
kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang 
jauh". (AS. AL-Fushshilat : 44) 


Dan berkata imam Muslim dalam kitab shahihnya, meriwayatkan bahwa Abu Hurairah r.a berkata, 
Ya Rasulullah! Sumpahilah orang-orang musyrik itu, beliau bersabda : Sesungguhnya aku tidak 
diutus sebagai orang yang melaknat, aku diutus hanyalah sebagai Rahmat. (HR. Muslim No. 
2559). 


Lihat Kitab Mu'jam Al-Kabir Juz 12 Halaman 23 : 


Aa OS iso And ng BANI, Lia G Ray JOS Ani oya 1 | Seda a55 VI BULU Uh Pd al ye 
BAE 9 Sel ya AYI Fila 4. 

Penjelasannya :Dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya :” Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Ia berkata, barang siapa yang 
mengikutinya, niscaya hal itu menjadi Rahmat di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang tidak 


mengikutinya, niscaya dia akan ditimpa suatu ujian yang mengenai seluruh ummat berupa 
bencana alam, perubahan bentuk dan fitnah. Wallahu A'lam Bish-Showab. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/698131973542947/ 


2921. TAFSIR AS. AL-MAIDAH AYAT 44 : HUKUM ALLAH 
PERTANYAAN: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(408 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Muchlis Sukron 

Assalamualaikum, saya mau tanya berkaitan ayat ini: Dan barangsiapa yang tidak menghukum 
dengan (hukuman) yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. (AS. al- 
Maidah: 44). 

1. seperti apa hukum Allah yang dimaksud dalam surat tersebut? 

2. apakah hukum di negeri ini sudah sesuai dengan hukum yang dimaksud dalam ayat tersebut? 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikum salam, dalam tafsir AURTUBY dijelaskan: 


aa marun 3 WS eh JUS GS bj Oia, OA 0) ASN oa ld AI Iii te SAI ag Is ly 
Sh ng ii lelah Jdy 31 SUN Ulg PAS NG laa lab. andi Ida leg 4 pai AB) 6 siy Lgu uya 
JB Ia le Tale 1G 6 Any alas pal JB 5 BIS pg Sd y INA dala Syari Segi lenong c OT,AN Ia) Al Jp Le 
LB 3 Yonzanny SS lisan 3 (el JUSUIy 2 ya!) Lek ya Al Jl ESL oya ISO ale A1 syal dgan 
OP deg ab ola Oly ca el Ol Ula db If araly 6 Orakak lah oya yg CL SL) dil Wita yag CU Jab ya 
MA Ipa SAI ag tel Jay JUS Ist all Yab Jad aa AI Jl SL ag ala el 
JSI meally (AYI oa 3 Jera VE SI Jang SL AI Anak Sa Ul HS 


Maksud dari @.S Al-Maidah 41 "WAMAN LAM YAHKUM BIMAA ANZALALLOH FA ULAIKA HUM 
AL-KAFIRUNdalam ayat selanjutnya juga dijelaskan dengan redaksi kalimah KAFIRUN dengan 
kalimah FASIGUUN dan DZALIMUUN ayat ini berkenaan dengan permasalah KUFUR, 
sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits Muslim dari riwayat Al-bara' RA, sebagaiman 
penjelasan yang telah lalu, seorang Muslim tidak bisa dikatakan Kafir. dan ada juga pendapat ayat 
ini mengandung arti "Barang siapa yang tidak menetapkan hukum yang telah diturunkan Alloh 
Swt, maksudnya adalah Menolak (kebenaran) Al-Guran dengan angkuh, Dengan dasar Hadits 
Rosululloh Saw maka orang trsebut Kafir , 


Sebagaiman yang dikatakan Ibnu Abbas dan Al-Mujahid RA "ini adalah ayat yang aam/Umum" 
oleh karenanya Ibnu mas'ud & Hasan RA berkata (ini adalah ayat) yang Umum pada tiap-tiap 
seseorang yang tidak menetapkan hukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Alloh Swt, dari 
permasalahan yang berkenaan dengan seorang Muslim, Yahudi dan seorang kafir (pada umum- 
nya) maksudnya, jika seseorang yang melakukan hal yang dilarang oleh Alloh swt sedang dia 
berkeyakinan ini tetap haram hukumnya maka dia dikatakan sebagai seorang Muslim yang Fasik 
(bukan kafir)Dan atas perbuatannya. 


seseorang bisa mendapatkan adzab dari Alloh atau Alloh Swt memberikan pengampunan atas- 
nyalbnu Abbas RA dalam riwayat yang lain berkata barang siapa yang tidak meng-hukumi atas 
apa yang telah diturunkan (ditetapkan) oleh Alloh Swt, maka dia sungguh... telah melakukan 
pekerjaan orang kafir (bukan dikatakan seorang kafir) 


Ada juga yang ajil (sedikit ulama yang berpendapat) "Barang siapa yang tidak meng-Hukum-i 
dengan semua yang diturunkan (ditetapkan) oleh Alloh dia dikatakan kafir, adapun orang yang 
meng-hukumi tauhid dan tidak meng-hukum-i syari'at maka tidak termasuk pada pembahasan 
ayat tersebut diatas, 


www.islamuna.info 


Dan pendapat yang shohih adalah pendapat pertama.yaitu, orang muslim yang melakukan 
perbuatan orang kafir (amal kemaksiatan) tidak bisa difonis KAFIR, akan tetapi SEORANG 
MUSLIM YANG FASIK 


1. Seperti apa hukum Allah yang dimaksud dalam surat tersebut? 

Segala hukum yang terdapat dalam Al-@ur'an, termasuk Syar'i ataupun Agidah. 

2. apakah hukum di negeri ini sudah sesuai dengan hukum yang dimaksud dalam ayat tersebut? 
Negara Indonesia, atas Azaz pancasila & UUD 45, dan bukan Negara Islam. 

WALLOHU A'LAM BIS-SHOWAB. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/706097696079708/ 


3053. MAKSUD MEMAKAI PERHIASAN KETIKA SHOLAT 
PERTANYAAN : 
» Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum. Apakah maksud dari ayat "Hai anak adam pakailah perhiasan mu ketika sholat 
..") perhiasan disini apa? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Magsud perhiasan dalam ayat di atas adalah " bagi orang yang shalat sunah memakai pakaian 
yang paling bagus sebagai bentuk menghiasi diri dan memperindah diri " : 

YAA Gel 


Se IP rb mg Bika Ody Anuaan JS Mas Ki Ig Ul d3 jalal dal oymot 2 Gada OT ola eyang 
dong Of GH di Ob dag Geeb SA. 
yA ro lbliilsl 
Jie Snj Igek pol Usa ly Md alah AU cemil oya ST jg Bole Ap Jam La Gde Sail ci (WS ym Gak Ot 
AS onja Ol GT AL OP tetang oababd SA de ISP Moo) Aji, 4 (aman JS 

? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam. Ayat yang dimaksud adalah surat Al-A'rof ayat 31. Adapun maksud dari kata 


"Al-Ziinah" pada ayat tersebut adalah pakaian penutup aurat,yang kemudian dalam figh dikenal 
sebagai salahsatu syarat sah sholat. Wallahu a'lam 


- Tafsir Ibnu Katsir 


WNI (Hama JS AS Kis Igor) II 3 eeS sad 92 4 Boa JB) (demann JS Aas (Kan Igor ) 1 las dh JUS 
CA oya WUS ga Lay BN yaa Gala La yag € Gal 1 Ray — An jL AI ema BLS Cd Ugiglas Je, OS : JB 

damama JS A2 ea Ide Ol lgn — FUN, jd. 

SAH 92 Wlay | 406 200) 6 Site Cak BILEY Cm ya Hata AA adl ala ce Uang «dala JENIS, 
CLS db Sei Hilob 3 Sl BP 3 Ur gadi 3 Head Rabi ya Anta pP3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 410 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bani 'Amir jika melaksanakan thowaf mereka telanjang,maka turun ayat tersebut dengan perintah 
memakai "Al-Ziinah" menurut Ibnu Abbas yang dimaksud adalah menggunakan pakaian yang 
menutupi aurat. Wallahu a'lam. 


- Tafsir Aurthuby : 


Asa Say oat pol Usa UM Il Aly mandi — ALAN Bye peni — baal OLAI menii — AU... 

Sila Ga Aa Cb pak LL Y Ai Lg ad Yg Ip pl NIAS y daun JS A2 #Kj Igl pol ab ls dg: 

Be P3 Ul2 ad MA ya Sea OS ya Wall OS lg All merk Lelaa ya pal Ck Oia: Ja 
ENY Y SBI OY 3 Ala LAN OS Ol ST ya ella yag» Kemal Y peyaal Seal OY 5 3) Joan JS 
OP Ha mun By. Rnb Akon dal (air ya Jp Ikang. BNI yA domuana JS mag SAN, 4 Jrly (170 270 | oma 
Hb Ay Tas Salat UAN Si 1 JB oles pl 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/766198140069663 


3064. TAFSIR AS. AD-DHUHA AYAT 11 : CERITAKAN 
KENIKMATAN ? 

PERTANYAAN : 

? Ishag Udin 


Assalamualaikum Wr Wb... maksud : "Dan apa bila kamu diberi kenikmatan oleh Tuhanmu maka 
ceritakanlah". ? terima kasih. 


JAWABAN : 
? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Allah berfirman dalam surat ad-dhuha ayat 11 : 
Dad Uh) Lana Ul, 
"Dan apabila kamu diberi kenikmatan Oleh tuhanmu maka ceritakanlah" 


Berikut penjelasan imam @urtuby dalam kitab tafsirnya : 


SPAN ii 

SEA SLS, Cl pang Wana y lal, KEL Elle dl nil La yel Gal Laos Ly Ram Ul 1 Ja Aj 1 al 
Al de ea ole, : & ola ak Sl ayah 1 dkasg. Ola JB Lb) Rang lay Aa 00 ab Ul sal yng 
only Ad pke Sby — elang Ale. 

Ke empat tentang firmanNya : " dan apa bila kamu diberi kenikmatan Oleh Tuhanmu maka 
ceritakanlah" maksudnya sebarkanlah apa yang telah Allah berikan kenikmatan kepadamu dengan 
cara bersyukur dan memuji, menceritakan kenikmatan-kenikmatan Allah dan menunjukkan 
kenikmatan tersebut merupakan bentuk syukur. Ibnu abi nujaih meriwayatkan dari mujahid " dan 


apa bila kamu di beri kenikmatan Oleh tuhanmu maka ceritakanlah". Mujahid berkata : " dengan Al 
gur'an". Dan juga dari mujahid berkata : " dengan kenabian ", maksudnya sampaikanlah apa yang 


www.islamuna.info 


engkau diutus dengannya."khitob/ yang di ajak bicara di sini adalah nabi shollallohu alaihi 
wasallam dan hukumnya adalah umum untuk nabi juga selainnya." 


ORA OP» SN pi ya REI Ag Colond «Lg Clan jl Lae Ca IP 3 JB — Lagis A8 any — le ut sel ey 
vr Aas ap ad OS NAS NAS Kelana jp 1d Sia 0 Gb ya Ely ya Ja ISL 1 JB Oya 
bt UE NAS ella (NIS AN SY TAS Kenang NAS AP NAS In AN ijo Ab 1 Jia mere Il IE 
Kl 9 0yAy AI Lang WAS Y 5 pil Ojyi3y oa Ulay Lan Uly 3 Oles AI Jis Jb la Jis Y Ole Ole A3 
ae aya Mi pekan ala AI Gaon — al JUGA Ae or 4 Ig — AR AI ng — ola slery Uy Ulu 
AI al Loolaa CA Giaa Ga Gd ya peli Laa 1 


Dari hasan bin ali rodhiyallohu anhuma berkata : " ketika engkau masuk waktu pagi dlm keadaan 
baik, atau engkau melakukan sesuatu yang baik maka ceritakanlah kepada saudaramu yang kau 
percayai ". Dulu abu faros abdulloh bin gholib ketika masuk waktu pagi berkata : " Allah telah 
memberikan rizki padaku begini kemaren, aku membaca segini, aku sholat ini, aku berdzikir 
seperti ini, dan aku telah melakukan ini." 


Kemudian kami berkata : " wahai abu faros, sungguh orang sepertimu janganlah bicara seperti 
itu". Abu faros berkata : " Allah ta'ala berfirman ' dan apa bila kamu di beri kenikmatan Oleh 
tuhanmu maka ceritakanlah' sedangkan kalian berkata : ' janganlah kau ceritakan kenikmatan 
yang telah diberikan oleh Allah ". 


Dan kisah yang serupa juga dari ayyub as sukhtiyani dan abi roja' al 'atori rodhiyallohu 
anhum.bakar bin abdillah al muzani berkata , nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : " barang 
siapa yang diberi suatu kebaikan dan tidak kebaikan tersebut tidak terlihat padanya maka dia 
disebut benci kepada Allah dan memusuhi nikmat-nikmat Allah." 


Sea d ong MI Sea d (Jaa Kia d wa — pang Aele AI lo — edi IE 1 JB peda op Olaad 52 ea Sy 
Ai oa SUL y leI Syag » Plke EjAN) €RA) Reladily 4 AS AS F3 0 KS pai Wong CI Ken d e 
LB" IL UU J3 Cola GTA de — play del AI lan — AI Syany da0 S1 JB gatal 
Ale Al aa — AI Jgn 072 SIN ana at Say Slle ol ali YUL AI ST BI" JB. JW JS oya dl Jaan) 
oaag de iari HI Gp Ol Ly Ill LL Jan dh Of: JB Al — plug 


As sya'bi meriwayatkan dari nu'man bin basyir berkata, nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : 
"Barang siapa yang tidak bersyukr dengan yang sedikit maka tidak akan bersyukur dengan yang 
banyak, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah, 
menceritakan kenikmatan termasuk syukur dan tidak mencritakannya termasuk kufur, berjamaah 
adalah rahmat dan berpisah-pisah adalah adzab." 


Imam An-nasa'i meriwayatkan dari malik bin adholah al jusyami berkata : " aku duduk disamping 
Rasululloh shollallohu alaihi wasallam kemudian beliau melihat bajuku yang usang maka Rasul 
berkata : " bukankah engkau mempunyai harta ?"aku berkata : "iya, wahai Rasululloh, dari semua 
bentuk harta "Rasul bersabda : " jika Allah telah memberikanmu harta maka perlihatkanlah 
bekasnya padamu."abu said al khudri meriwayatkan dari Rasululloh shollallohu alaihi wasallam , 
sesungguhnya beliau bersabda : " sesungguhnya Allah itu indah, suka keindahan dan Allah juga 
menyukai melihat bekas kenikmatanNya kepada hambaNya". Wallohu a'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 412 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/762015843821226/ 


3157. MENGAPA DISEBUT SURAT AL-IKHLAS ? 
PERTANYAAN : 


2 Olar Mania 

Assalamualaikum.. langsung saja, dalam nama-nama surah al-@ur'an, pasti ada hubungannya 
dengan isi surah tersebut, semisal surah al-Fatihah karena sebagai iftitah (pembuka), surah 
Maryam dan Yusuf karena di dalamnya menjelaskan tentang Siti Maryam dan Nabi Yusuf, dll.. 
Lantas, bagaimana dengan surah al-Ikhlas yang di dalamnya tidak menyinggung sama sekali 
dengan keihklasan?? syukron jawabannya. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Surat ini sebenarnya mempunyai banyak nama, imam fakhruddin arazy menyebutkan ada dua 
puluh nama untuk surat ini, dan ini menunjukkan tambahnya keutamaan pada surat ini. Di antara 
salah satu namanya adalah surat al ikhlas. Berikut penjelasan imam Fakhruddin arzy dalam kitab 
tafsir al kabirnya : 


SI mail 

G Lele OS nite aya OY, 4 INA Win ga II Reska! Ailinp (yaa Boy da 9 Sad MY SY! Soy 1 Lela 
ut Oma At YO aa eljar OI ah gi 3G ya AE OYy $ JUN ya AP OLS dal Kla ya OI AI aa 
et 


Yang ke-empat namanya adalah surat al ikhlas, karena dalam surat ini tdklah disebut selain sifat- 
sifat salbiyahnya Allah yaitu sifat-sifat keagungan-Nya, dan karena barang siapa yang beri'tigad 
dengannya maka dia disebut sebagai mukhlis / orang yang selamat dalam agama Allah. Dan 
karena barang siapa yang meninggal dalam itigad ini maka ini akan menjadi kholas / 
penyelamatannya dari neraka. Dan karena surat sebelumnya adalah kholaso / selesai dalam 
mencela abu lahab (surat sebelum al ikhlas adalah surat al lahab) maka balasan bagi orang yang 
membaca surat ini adalah tidak berkumpul di antara dia dan abu lahab. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/758879157468228/ 

3200. YANG DIMAKSUD DENGAN AHLAD DZIKRI (AHLI 
DZIKIR) 

PERTANYAAN : 

2 Alif Sulaiman 

Assalamu'alaikum. Sesuai perintah al-@uran."fas-aluu ahla zikri in kuntum la talamuun" 
bertanyalah kepada ahli zikir (tentang masalah agama) jika kamu tidak tahu. Mohon 


pencerahannya, siapa ahli zikri,??? mengapa Alloh memerintahkan untuk bertanya kepada ahli 
zikir bukan kepada ahli ilmu ??? 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 413 ) 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Yang dimaksud ahlad dzikri tersebut adalah ulama'. Lihat kitab tafsir algurtubi : 


SSI Jal Igllul : - Js9 50 - All Jgiy sLsall agilg « Leilale Sulis Leule doll ul elaldl Silisy Al : lu 
IS 4 ade CAK ISI Abal 0 3yog Gia 00 d4 ME yo dy Yosi Ul ade Iggaslg Ugal Y si Ul 
Ld 59501 doll ul lalai Ilisy d dig « Aolle Sui yo Jay VW yui lo sus0s 200 Ag Jake N yo 


mosallg Jalil 5 say Lelo will suleolb lela « all . 
Wagiila ahlad dzikri tersebut adalah ahlul gur'an. Lihat Kitab tafsir at tobary : 


ds JB yo, uli Jai : SV Jal 1 dag : 

SI Sal yu 1 ade : JB ( ugaka N aiS Ul SJ Jal Idlus) wd ld : JB. 

JB (uga X asiS Ul SSI Jal IodluG ) s3 98 7 ul JB : JB dg al Las : JB ya ui : 

(uses d blg SI Ws us UI) 539. ya: SUI9 « uli Jal. 

Dalam tafsir ibnu katsir, ahlad dzikri adalah ahlul ilminya orang-orang yahudi, nasrani dan 
kelompok-kelompok yang lainnya. 


Jp 3 Silglal jilug S jlillg SegalS poNl yo alel Jal Igdlal : Sl ( sales N s8 Ul 5S Jal Islluts ) 
ly pe cin Sl Tags le dll ai plat yo elidg «Lay Igil lai C4SINo gl Lagu pidgal all Jwall US 
pic SAI agio PWI Jali yo ISO) pgio 


Tafsir senada juga disebutkan oleh imam al baghowi dalam kitab tafsirnya, ahlad dzikri adalah ahli 
taurat dan injil maksudnya ulama' ahli kitab. 


Ini Jl ul w35Si4 Y pai 4 LSI Jal slale Sa « Jesidla Bsd) Jal usg (LSI Ja Inda ) 
0033 Al 00 Tara dl api peilluos US misal 209 « AN ea Olga 
Wol y0 Gara sll agio UjSI alag le AI aao gb . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/779358312086979/ 

3232. TAFSIR AS AL WAOI'AH AYAT 79 : TIDAK BOLEH 
MENYENTUH ALOUR'AN ? 


PERTANYAAN : 


? Amar Rama 

Assalamu'alaykum.. saya ingin bertanya tentang AS.AI-Wagiah ayat 79 : "laa yamassuhu illal 
muthohharun". Apakah ini bermakna dilarang menyentuh kitab al-@ur'an jika berhadats ? padahal 
al-@uran baru dibukukan pada masa khalifah Usman ra mohon pencerahannya 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, lihat tafsir surat al wagi'ah ayat 79 : 


Googlasil NI tua Y 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 414 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Tiada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan ". Lihat kitab tafsir ibnu katsir : 
kasa aa oa at 
aa Sei PAN Yi ai y: mate gi. 
32509 « Gail JG ISS3 . KiJlall : ss (Gosebaall NI Tama VI) : yss ul yg Sesal Jos 
Gi ya3 Il 263 4 Situllg « dgi S3 «05 H 28 sisi gil3 « SELAI « MMS Gp Aang «do Sc 
2d 5429 « Alual WN. 


Ibnu jarir berkata telah menceritakan kepadaku ismail bin musa, telah mengkhabarkan kepada 
kami syarik dari hakim -yaitu bnu jubair- dari sa'id bin jubair dari ibnu abbas ('" tiada yang 
menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan ") ibnu abbas berkata : " yaitu kitab yang ada 
di langit" 


Al aufi berkata dari ibnu abbas : ("tiada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan 
") maksudnya adalah malaikat.dan yang seperti itu anas, mujahid, ikrimah, said bin jubair, ad 
dhohak, abu sya'tsa', jabir bin zaid, abu nuhaik, as suddi, abdurrahman bin zaid bin aslam dan 
juga yang lainya berpendapat. 


JB (Gsoglaall Al ag N) : ISUS GC « 3202 LISA «2g Gil WAS lea me Gl isa : 3 Gl JES 
H3 B9: Jb3 . al Sala pol pgn! day A6 WII yg lo « Yg selaall AI All Sic day 


Ulssol isl daa (aogloall NI dag N) : WI gl J3." Ggoglaoll NI Luas lo": sggluo gl del 
was 


Ibnu jarir berkata : telah menceritakan kepada kami al a'la, telah menceritakan kepada kami ibnu 
tasur, telah menceritakan kepada kami ma'mar dari gotadah (" tiada yang menyentuhnya kecuali 
orang-orang yang disucikan ") gotadah berkata :" tiada yang menyentuhnya di sisi Allah kecuali 
orang-orang yang disucikan, adapun didunia maka orang majusi dan orang munafik yang najis 
juga menyentuhnya." 


Yam Y Ol dls Ul A6 , cabol u Us Gal K3 € Ol yo SS daan : 25 cl JB3 
(Uslosaal gara YE Kes Ussabaian log Ae) Kau log Gabkill 4 Cai log) : JB LS Goyeboal 
(212-210: elll). 

(al sll JSI 0g CR N 33 «LS Jas Igall Bag . 

4 Gol yo AI Asnig daeb Say N : Ela J9 . 

Obi blao3 35 @3I Ja : | JB . caslly BUSI Gp : SI (Gaoaloall NI ag N) : UgoSI JB3 
ala Ul ala - Al Iga Ul : pacul ye 4 Alun S3 le Ci5iaall - Lab - « Ola Sg : | J8 
38 Sl ASN 0195 Las Sl 93 IoSSI9 Aa at 3 ul do all usa all « Ole 3lug Gl gi - ART 
Al ado - Ul Iga GS Sl SSI 93 1g MIS UI IyAE Up NaS0 WS sal y Ul GS. bo 
JOS 25 Go dala 08 35 al S0 Spb NI UI Gwas NI 1 23 008 - alug le : 
V9 "1 JB - lag ME AU colao - AU Jas) Ol 1 233 WI 3508 VI IS y KH) sul dis dun OLI 
Jab NI GI os ". 


Ulama' yang lainnya berkata (" tiada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan ") 
maksudnya dari jinabat dan hadas.mereka berkata : " lafadz ayat tsb adalah khobar sedangkan 
maknanya adalah perintah."mereka berkata : " yang dimaksud dengan alguran disini adalah 
mushaf sebagaimana riwayat imam muslim dari umar sesungguhnya Rasululloh shoillallohu alaihi 
wasallam melarang bepergian ke negara musuh dengan membawa gur'ankhawatir di ambil msuh. 
mereka juga berhujjah dengan riwayat imam malik dim kitab muwato'nya dari abduloh bin abu 


www.islamuna.info 


bakar bin muhammad bin amr bin hazm bah wasesunguhya dlm surat yang ditulis oleh Rasululloh 
shollalohu alaihi wasallam utk amr bin hazm " janganlah menyentuh alguran kecuali orang yang 
suci "abu dawud meriwayatkan dlm kitab marosil dari hadisnya zuhri berkata : " aku membaca 
dalam lembaran kepunyaan abu bakar bin mhammad bin amer bin hazm sesunggunya Rasululloh 
sholallohu alaihi wasallam berkata " janganlah menyentuh alguran kecuali orang yang suci.". 
Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/764557230233754/ 


3259. TAFSIR AS. ANNISA 34 : DERAJAT LAKI-LAKI LEBIH 
TINGGI DARI WANITA 
PERTANYAAN : 


2 Arif Fivers 
Assalamu'alaikum, mau tanya : Tinggian derajat mana di sisi Allah swt,Apakah lelaki atau wanita. 
Syukron ! 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatuloh, dalam surat an nisa' ayat 34 Allah berfirman : 


Kalla S0 Isl Lag yA) Je Ke12M AU JAS lay dll le Uselgg JII 


“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." 


Tafsir ibnu katsir surat al bagoroh ayat 228 : 


bone Slbdlg ld S9 Lawi) 9d SI Ll yoll de pad Ja 2S (el de goa JleJll ) : oles Jai 
00 3 Sal «lil yo JAS Ilsall UN: SSI (yA OS agus dll J3 Lay) mac ISI Len30g 
Iso as ali JI" mkug Gale Al sda Opi sale NI ellall SKI Jl JL daso gal clS ISed9 s3 all 
al sae AN tenis IK at yen aa asa nda Bl ala "alba masal 


slo yi ing UUS 98 el pede AI Lgangl Koidl HKII9 Olikull9  9gall yo : SI ( agllsol 40 Igitil log) 
baal lo 8S ul Hwlis « Jl28NT9 leale JAKI J9 « Asti G3 EL Ol yo LAS J3 JB « plug ale all , 
228 2 AI (A55 Uede Jo): JJ Ul JB LS). 


Maksud "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita" adalah laki-laki itu pemimpin, 
pembesar dan hakim dari wanita serta yang mendidiknya ketika melenceng, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)" maksudnya 
karena sesungguhnya laki-laki itu lebih utama daripada wanita, dan laki-laki lebih baik daripada 
wanita oleh karna itulah kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja-raja yang agung, 
sebab sabda nabi : “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan 
(kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita.” (Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Hadits Abdur 
Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya). Begitu juga dalam masalah mendirikan putusan dan 
masalah yang lainnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 416 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" maksudnya dari 
mahar, nafagoh dan taklif yang Allah wajibkan utk lelaki dalm alguran dan hadis nabinya 
sholallohu alaihi wasallam, maka lelaki lebih utama daripada wanita dengan sendirinya, dan bagi 
lelaki terdapat keutamaan diatas perempuan, maka pantaslah lelaki menjadi pemimpin bagi 
perempuan sebagaimana firman Allah dalam surat al bagoroh ayat 228 : “Dan laki-laki memiliki 
satu derajat lebih atas wanita” 


Tafsir ibnu katsir surat an nisa' ayat 34 : 


abillg « Gea «01 dog « Asiallg « HJ 98 Anal 9 1 SI da» Ugale Jl ls) : Asa 
ole pguas dil JA lay kuil le ysolgi Jls Jl) ! alas JB laS « 353 YI9 Lin 93 adlg « lunak 
34? clwill | (adlool yo Igitul Lg yA |. 


Dan firmanNya " Dan laki-laki memiliki satu derajat lebih atas wanita" adalah dalam keutamaan 
akhlak, pangkat, ketaatan perintah, infag, mendirikan kebaikan, keutamaan di dunia dan akherat 
sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat an nisa' ayat 34 : " Kaum laki-laki itu adalah 
pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 
sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka." Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/764601830229294/ 


3369. TAFSIR NABI KHIDIR MEMBANGUN BANGUNAN 


YANG TELAH ROBOH (AL-KAHFI 82) 


PERTANYAAN : 


2 Lukman Hakim 

Assalamu'alaikum.. mau tanya. ketika nabi musa berguru ke nabi khidzir, nabi khidzir pernah 
membangun rumah anak yatim, karena di bawahnya ada harta karunnya.. yang saya tanyakan.. isi 
dari harta karun itu apa yah ?? dan kalau bisa di sertai rujukan kitab sama halamannya.. maksud 
saya yang saya tanyakan : Tulisan pada papan emas tersebut itu apa ? ... mohon penjelasan, 
terimakasih.. wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 

Wa alaikumu salaam, terdapat perbedaan ulama' tentang isi dari kanz atau harta karun tsb, 
sebagian mengatakan isinya adalah suhuf yang berisi ilmu, sebagian yang lain mengatakan isinya 
adalah harta benda dan ada riwayat yang mengatakan bahwa isinya adalah papan emas yang ada 
tulisannya. 


do Sc JB. lag 3S Aib JS 9 Wind 49 40 0S US VX asli bos )lasJI Isa Ul: WI susog « 
dab) 4 Mo wal olisl 989 « HA yo Ill yAlb ISag . lag UgSx0 Jlo Widi US : 2519 s09 « boliB9 
Ale Lgad an 1 dd Jb «ya 0s aw JB IG . ale JS didi US : abc yul uc wgall lsg . Wil 
(dri 9 ol adl HJ su yg 00 Son SI gal BIL JB « el (Sta lo €99 20 LuS HI» 9 389 
US suanal Al uc 04 Wall Lir « Ain Ly yu Lida «Sd gl dug up dl ul Lir : Oo geaol 
WS SI SI Ul "JB Pars, Jus dl US) 53 sulis | da5 upil us wukl ulc uu yale 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 417 ) 


RN Na ea an 


Ini tulisan dalam papan emas tsb : 


JLN Sdis Ad all SS al C3 $ ebud Ad Ob LS al C0 $ Kn ad Ja uji al ne 
dll Joy Sas0 al NI" 


Aku heran dengan orang yang meyakini takdir, mengapa bersusah payah ? 
Dan aku heran dengan orang yang mengingat neraka, mengapa tertawa ? 
Dan aku heran dengan orang yang mengingat kematian, mengapa lupa ?. 


? Ical Rizaldysantrialit 
Tafsir thobary , Surat al-kahfi : 82 


ental laly ul ab3 SIB Klo badal 163 lag HS SSI J3 Hall 53 sia NI S3 Jali 3 
(biro AE alatas I lo Job ss Sal YG dilas log SI Yo da2) led 3S 5 it (82) 

Pn ea Ag le lp Us, Apes Ji SI dls 8 Jus dal ai 

ang | | Nae JS JB. 
Abatasa AN 


ter ale : JB (lag) 5-5. 
5S SSI US ) sad Us das VC KAS Kel US das Li JB cold gal Li :JB cdi 3 S050 Liiao 
| ae :JB (kal. 
male gal Li 1G Lg 00 uu 050 Kila. 
Wallahu A'lam 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/806666199356190/ 


3380. TAFSIR AS AL-OSHOSH AYAT 60 : KENIKMATAN 
DAN PERHIASAN DUNIA 
PERTANYAAN : 


2 Arif Rachmad | | 
aealg ya AU xic log « Lgiia 39 Lidll SgunJI Elie3 sa yo miuigl log . 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman: 


Gslisi JI adilg 38 dll Sic lg Wil 53 WA SESI Elis sexi Jo Kiss Los (60) 


“Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan 
perhiasannya, sedang apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah 
kamu tidak memahaminya?” (AS. Al-Gashash: 60 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 418 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tafsir Ayat : 


ul 3 unio lele59 «SS VI 98 We Jl adeg ola JL ENI mag Lu 99 sd Jl ade orlad AI yo yA Id 
usa celuillg AsioNl9 bl gunJI9 da9 H3 yo SI dig lo R05 Ul ad u549 Ugllaog, 
Iosiomo dl mp3 Loli emas Ui39 W Riot HS lgi 39 ILJIN SUN elo LS 09 uyLallg «Klall9 
Ag sleuo Aing el ES Joy ai ella Sal) Lu Lilo Y 4539 Kow0gb Lag 00 WL0K10L 
ulosaJl9 dusJl9 sari! g 8 sll NI dio dn diy 


“Ini adalah dorongan dari Allah -Subhaanahu wa Ta'ala- kepada hamba-hambaNya untuk bersikap 
zuhud (sederhana, red) di dunia dan tidak terpedaya dengannya, dan selalu mengharapkan 
kehidupan akhirat, menjadikannya sebagai tujuan dan dambaan seseorang. Dan Allah 
mengabarkan kepada mereka bahwa seluruh apa saja yang diberikan kepada manusia seperti 
emas, perak, berbagai hewan ternak, harta benda, wanita, anak-anak, berbagai jenis makanan, 
minuman dan berbagai kelezatan, semuanya adalah kenikmatan kehidupan (dunia) dan 
perhiasannya. Maksudnya, semua itu hanya dinikmati dalam waktu yang relatif singkat, 
kesenangan sementara, penuh dengan kesulitan, bercampur dengan himpitan. Ia hanya bisa 
dijadikan perhiasan dalam waktu yang singkat untuk berbangga-bangga dan riya' (pamer): 
kemudian ia akan sirna dengan cepat, dan ia akan musnah semuanya, dan pelakunya tidak akan 
mendapatkan sesuatu kecuali penyesalan, keluh kesah, kegagalan dan tidak mendapatkan 
kebaikan. 


Il Asld 989 «Ay0S9 Ain 9 Jul ASI (R1 3S) palull ullg saka masill yo (SDI Sic log): 
Sal roll Sig KAL ddgl 23011 451 gi 33 lg «Jate SI u3S4 SI us (Ualiss NET) Ios satiwung 
alis 33 wati NI lal Sal lo lg dil ade SSI jitu sandi Jis Luwu il el J3 Ll Jos, 


log ic WI) 'sedang apa yang ada di sisi Allah berupa kenikmatan abadi dan kehidupan yang 
menyenangkan (5:8 @l3) 'adalah lebih baik dan lebih kekal” lebih utama kualitas dan 
kuantitasnya, dan ia kekal abadi sepanjang masa. Val Galasa)) 'Maka apakah kamu tidak 
memahaminya? maksudnya, apakah kalian tidak mempunyai akal untuk mempertimbangkannya, 
yang mana dari dua perkara itu yang seharusnya diutamakan? Dan negeri yang mana yang lebih 
berhak dikerahkan amal perbuatan untuknya?. Hal ini membuktikan bahwa hal itu sesuai (dengan 
kadar) kesadaran seseorang, maka dia akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dan 
bahwa sebenarnya seseorang tidak lebih mengutamakan kehidupan dunia melainkan karena 
akalnya kurang!. 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


uas! (60) uuglisi NE cadolg 545 Al Xic log Lgi 39 Wall ilall Eli sig yo misisl log) | 249 52 J 
uranall y dobill aga 9D Ad all lali Elin olisi yaS WN 99 us Iscg olacg9 (61 )). 

oral all oxel Lo wdl Amal And 858 Jlg diall diy Jl 50 lga3 log « Will di uc Luo dki Ja 
196: Jas) (IL AI Sic log siy SSS lo) : JB LS 4 patok! pasill yo BSN JI 93 sial 
“(bis XI SSI 93 Linll Bln Log) : JB9 «(198 : Ulas JJ (olx 54 dll uc log) : J6 

dil Jaw JUS T17 16: ENI) Gotelg 5 BS NI9 bill Ball U953 Je) : Jb9 (26: sel 
Ryu Tila bia «all 3 dam (Sl Ganas laS NI £ 33 93 Lusi ln alilg" #- alug ade Adil al 
all". 

S3 ade Lux atu yo Jis BI 2 SI (uga NE): ds3s 


- Tafsir Jalalain : 


www.islamuna.info 


ATA UP 3 2 el 9 Jl 2 ul 1 Si »l sh » 2 uli. 


Hill 3d9 An Sa GA ata si Ta saka Ka Ng ls. 
Ok gag Ulas lc el Usil ll ful Y 9500 gl 13 sulil yo Jadi Ibu fla NB ) 
disi AS y lgi 0 lgg9 log Hill wuiti (AN 593 luus Is Obaeg ypasl Ass . (ai gl los ) di 

Ai ooubig J 99 SI furdnall Yo doll aga 9D Ai) all lo pas lgio doc (usil Ball € io 
sal 99 Abas y 505 MU : vslc ul JB. 57 WOL fuso yo WTI gu, Kosi Aga | 
SB li 1S uy Ina0 J3 Jas yulg Aug le Al Kalo wall 93 Ul: Salao JB9 ali cp Jas 
Sowsill JB Sawll JB 6 ykoll ey Wgll9 olac 93 : Jed9 Mall u4 Bolac9 Jas yul 639 Kades B505 : 
Lis 93 Rio 3S JS 3 Gali Lgi dandlg : gula mosill dc SBI pedal 98 C5 Lil mamallg 
dadi SNI 93 dg Al sa go Fei Los DU Me 0 030 JS 99 UI 2,3 9d Ag susllg Hdlelk. 


http://www.alro7.net/ayag.php?aya-60&sourid-28 
- Tafsir Aisaru Al-Tafasir ( abu bakr al-jaza'iri ) : 


bus 1563 oba63 Gasl (60) Usia NSl odil3 335 all Sic leg Win 33 WA BUSI &is$ cab Lo kos 63 
Gantasall yo dobill 497 39 5 LI SGSJI &lis olisio LAS A8 339 (61) 

Na Na Sa 

aa Oa na lg isi: (ena yo akal og). 


Ne (otls ss all uc los h. 

ad Jis Y EU HI de ll Jill j3 yo LN: usks SEN Y. 

dad isi: £ limo host. 

abad Sbs ale Jos ayoo Sl : (48X ses). 

ma saia 

ab iso : 

Oil Un9 pedas Dglac D929 9D9 Ly Solo Jas AMA Uc Tg Aicl LS Mall « ul dlu Ne 
lal Elin seni yo Atiigl log Ud dls Api old 48 adl Bola Jlasig U95 laale Li. Us 
RuAng ASI Jlsug Ula all Jai SNI ade Lil iladl 5333 00 JSl9 aed Ulas 3 ( all 
oa og) oli dis. ee an ana Am ukalgls pall 


KO dil asi yo | All vc log ) US 3 Mc Ugigos al « Jasug St s3 del 3 lobi u ugd sig 

Jk lo 5 WWIg « sabll CLS 9 Cosidll ADI SSI) J3Y8 « Giro 39 siulg Ag HI US | alg 
Na Tn 
lm Ic 9 olacg yel |: alles V93g . sb Ic Ll MAJI de So Jlo WI Me sub U9LISI Yo 
PAN sad pull lb dinll 39 ls Iacg bxeg ) 4 alas Alay JGA Alay) 4 Golall yojall 389) 
se (luall ilodi elin olisio yaS ). 4595 slowll adl Z5019 Aulil bag ul syaa All sals axc90 GX SSI 
Ilgall9 « Ulggdlg Dlball JS 99 piga H9 | Landa yo dobill ag 3 Ai) piladS ASi49 H uing JSL : 
ale dlgiall SKL oli Y Akad sy 399i Alai yogall 389 JaNB « logiy lo ing Isl ybsiuy N 
Dul dio 234 As Goku Y 329 Obic wd al ala ASIN Jal 0 duti xnng Blah LS Ad all» 

LI laa : 

OLI dala yo 

Lea Besa ra bale aan yA buas da sda 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 420 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ApaRS 29599 « Ug59 YG Aap . 
2- ul ade 83 YI Jua lu » 
3 wall Blind 493 dlu 39 Eliog Jlo yo II ab3y loo 15 Till wosal) dil sog . 


http://islamport.com/w/tfs/Web/35/1178.htm 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/797654723590671/ 


3384. TAFSIR AYAT TUJUAN PENCIPTAAN JIN DAN 
MANUSIA 
PERTANYAAN : 


2 Yoyok Mariawan 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya klo pertanyaan saya 
aneh. Beberapa hari yang lalu ada teman yang membahas apa tujuan penciptaan manusia di bumi 
ini? Wal hasil sayapun jadi teringat lagi pada pertanyaan yang dulu juga sempat mengusik di hati 
saya dan sampai saat ini belum mendapatkan jawabannya!! Mohon sedikit dibagikan ilmunya ya 
pak!!! terimakasih Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. pada surat Adz Dzariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman : 


ugtasal VI Gada Call SBS l3 


“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada- 
Ku.” (AS. Adz Dzariyat: 56) 


Allah tidaklah membiarkan kita begitu saja. Bukanlah Allah hanya memerintahkan kita untuk 
makan, minum, melepas lelah, tidur, mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidup. Ingatlah, 
bukan hanya dengan tujuan seperti ini Allah menciptakan kita. Tetapi ada tujuan besar di balik itu 
semua yaitu agar setiap hamba dapat beribadah kepada-Nya. Setelah kita mengetahui tujuan 
hidup kita di dunia ini, perlu diketahui pula bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk beribadah 
kepada-Nya, bukan berarti Allah butuh pada kita. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki sedikit 
pun rezeki dari makhluk-Nya dan Dia pula tidak menghendaki agar hamba memberi makan pada- 
Nya. Allah lah yang Maha Pemberi Rizki. 


Perhatikan ayat selanjutnya, kelanjutan surat Adz Dzariyat ayat 56. Di sana, Allah Ta'ala berfirman 


asia! 69 95 GIS 3d AJI Gl (57) usaglas Ul Ml log G2 Lo Kei MI Lo (58) 


“Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk dan Aku tidak menghendaki supaya 
mereka memberi makan pada-Ku. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang 
Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (AS. Adz Dzariyat: 57-58) 

Justru kita yang butuh pada Allah. Justru kita yang butuh melakukan ibadah kepada-Nya. Wallahu 
A'lam. 


www.islamuna.info 


-Tafsir Aurthuby : 


baal els3 « o»asa ul Al ale 93 Jaw 08 YO Ibd Ul: J8 usg NI WI ya SES log : les d3 
Soni JB . wagon) XI villa wall 0 Holesall JDl cet log ? misoll3 . s09.2sII olisng psoodl 
Sd sala slab RA al abal ale Asas WES ai 
lgi gl 5 Tlbroul wr ale Ola $ Lb gl Lilo Bole ad Isi YAI Gadang) NI! J3 
ne 


DXUS 99 
- Tafsir Jalalain : 


s3 Slogan ala N dala UN sun ios pe dls lu Yg | gasal NI pil Kal Kal log ) 
4 HS 8 el cg SY Alli Id wu 4 sela 


- Tafsir Al Kabir : 


usa Jl Ad Jo dobel Alb 93 ol Cal ASI ( ug02ku « ul aw log G5 Ko agio Ml lo) : adl Jis 
dn Y Gl 38 Jadll )X bl3g « dobel ndak mei say Id Jo Ul sdg ,SI A59 M39 « agiolc 3 
ella! agoby Jalal bulan JlodJl9 dala) 9S Agio paud : umi | 201 110 | ade aus LSI « datio yo 
Ud um Jgiollg mulasill agio SI yollg « SILI asu ALI mesidag SIUI yo SL DI pgalos29 pgatung « 

adl les Jlt8 WS gl GNI Jndoi 93 ago Eli pgio pudg | al Iloall Wc soul 1599 
3 «Ja Londo S5 Jnob pgio Ulbu « ul Ju 00 Ad JD pgwsil 93 19 Situl3 datio yo pgid MG pelik 
JS Lonaalg alel Hi SAI yul gSJly Ella 33 Ddk agio Lalu yoo ad Ja gl Io 00 rio Nol 
slasill IS sia N ul Jail mill j0 dc Hd LL € ygosku Ul ul los 


- A Tahrir wa Al Tanwir : 


sal 2 heel ye 193 bl al US mah yA sll 39 Jogiwo 45 uga NI uwdl9 wal wal log Jga9 
oakAoll Jaka Lelul lgi 129 Lale Igils . 
ve US "umi uc dls JB abi Joki yais 989 wUJI ema ba 


a20 adl duwill ly sawi Ona 9 « R05 pw! Ag 

5 ag Yogisug « Lelosl ali S5 laila mid 9d 2S Isd 49 dowotiallg . 

£ sioll elus db ade ole Aigiao Jie yo Eko sliiiwNlg . 

Jaag usa Ul gidUN 3 suatillg . UI meidks dc NI da agita lo: isl, All AN "uga "3 JII 
usasbu lagu log G5 U0 peio MI lo Ulull Ala 98 dg atill hd cc . 

Sad jitu Ul NI drg 0S lo: (SI «alas all Jaa Yuli Lal 98 d3 AN JS GOA all Ig 
dub» all . 

ade le 3921 lo Asy CSO0l Kono53 wull duel awali lailiso yang « dsollg LJJI : La isl NI curod 
ba syal! yaa «S1 HWSI el ade #31 IMS UN $ (Sesali ) Oles Aoual dio Giaal yull « dledl 339 

Aa aa aa 
dal #31) cuseu agio WI S5) KS3lip L3SI 8 SI OB X5 ul ogelal wp MLS Ly lo LI 


KS KI9 «dg ll Hgaag XI 3959 89 Jbull gu, LS 3 ade | 26 110 Jml ls les dl 
dls adl sal) Bai SL NI 0 ngiSoi Ulaulg «da Igils SSI Rugall uc agllacl 4 33 sell 
silang BAYI, UB mag melaui 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/804770412879102/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 422 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3390. RAIHLAH AKHIRATMU NAMUN JANGAN LUPAKAN 
DUNIAMU 
PERTANYAAN : 


2 Arif Rachmad . PN 
kidd yo lam Yi X9 SSI OS MUI Jbsl Loud R9 


JAWABAN : 


? Icak Rizaldysantrialit 
Allah Ta'ala berfirman Surat Al @oshos ayat 77 


KA) 9d Sud Ri X3 Ill AI GS LS GauSl3 WA Go Emas Gali Ag 6S NI JII AI JSI lag 213 
Gnmball Lg YUI Gl 


£ 


“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 
DAN JANGANLAH KAMU MELUPAKAN BAGIANMU DARI (KENIKMATAN) DUNIAWI...dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang berbuat kerusakan”. 


Tampak jelas pada ayat tersebut di atas, bahwa kita diperintahkan untuk mencari kebahagian di 
akhirat kelak tanpa mengabaikan kenikmatan duniawi yang diberikan oleh Allah swt kepada kita 
semua. Serta berbuat baiklah kepada semua orang sebagimana Allah juga telah berbuat baik 
kepada kita semua. Dan kita juga diperintahkan oleh-Nya untuk tidak melakukan kerusakan di 
muka bumi baik berupa menyakiti orang lain ataupun kita berperilaku buruk dalam menjaga 
keselarasan kehidupan di bumi. 


Imam Ghazali mengatakan dalam ihya : “ kebahagiaan dan kenikmatan duniawi merupakan racun 
mematikan yang berjalan pada urat nadi, sehingga menjauhkan hati dari rasa takut, sedih, 
mengingat mati dan hari kiamat. Ini merupakan kematian hati dan permohonan perlindungan 
kepada Allah”. Bagi orang-orang yang sudah tertutup hatinya akan selalu mencari kenikmatan 
duniawi tanpa memperdulikan bagaimana cara mendapatkannya. Ketahuilah sesunguhnya 
keselamatan duniawi itu adalah bagaimana kita bisa mencegah diri kita untuk terbuai dalam 
kenikmatan duniawi, serta berbuat sabar ,membiasakan berbuat kebaikan kepada sesama. 


Tentang Tafsiran: DAN JANGANLAH KAMU MELUPAKAN BAGIANMU DARI (KENIKMATAN) 
DUNIAWI. Para ulama Ahli Tafsir berbeda pendapat. Sebagiannya adalah: 
a. Imam Ibnu Abbas: “Janganlah kau sia-siakan umurmu. Dengan tidak melakukan amal baik 
di dunia. Karena akhirat hanya bisa di raih dengan amal dunia. Maka, (sebenarnya) nasib/ 
bagian manusia hanyalah umur dan amal baiknya di dunia”. 
b. Imam Hasan dan Imam @otadah: “Janganlah kau sia-siakan bagian duniamu. Dengan 
menikmati dan mencari perkara halal seraya berangan-angan akibat duniamu”. 
c. Imam Gurthubi menyimpulkan dua pendapat di atas dengan Dawuh Sahabat Ibnu Umar: 
“Bercocok tanamlah (bekerjalah) seakan engkau hidup selamanya. Dan amalkanlah 
akhiratmu (beribadahlah) seakan engkau esok mati”. 


- Tafsir Baghowi : 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 423 ) 


(08 adl! Ri Yg lal Al el LS ass Wall 40 elyas yadi Y9 533! Ol dil Jul ld gul9 
saos YallsiaIA) 


dil Kutu psti Ul sdg dinda dasillg JlgoY yo dil Jlaci lag calo! (SN Jlll dil Jl lag gus) 
Jasi Jl di Y 1 205 gala « Salao JB ( Lidll yo Sluuai yudi Yg ) adles dil La, US diatg elle psi lag 
Sawll J3 - 52 Jas ul isl 0 pw Lapas Fits UN « alba yo IA sda BA kli 43: 
2g basil SNI lap li ul Jlit3 dblutag sb33g eli2ud yudi Y ! ade JB9 . an Jl Ahog Ball 
Ia serasa ak yoralUsal (ola senen basil Ula Assu Ka 
Ur Ines us abal ob Sc UB us ian bus «ball og all uc Las «S9 ol yua 
was JS Luos mic! "1 dbs gag : Ja JJ - alwg Gulo lil alun - AJI Jowo JB : JB S2 9NI gw : 
Eydoll " ebigo JI bila « laa JS Jelas J33 JS Sie « Jatim JS slinnog « do yd JS ebi 
AA ad Is La obla ssAn Je sala oluas JAN pare oa sms JB ulas 
dll 933 sbg3 "JB "sll s0. 


JuSo | 222 yaa dosis Jl AU owl LS LAU iclbu yua : SIP (el east LS yg ) : 
AI gd sll Calo 583 dil uas yo (LAN 9 Sail R5 Yg) elu Ali yul loS ya dl gas! 
Pe na 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


Jasad Jlall IS 50 dll cladg Lo Jagisal SI Alun yo dani yati X9 ENI Jl All Jl lay gula ) 
19) 853219 kun 9d Ig Lag si) Junny sil Ob elgib adl Usilg seb) delb yd Alli dngll9 
ale dh 06 “2Slial3 Slull3 yurdlall3  »kisal3 Jlali yo lar9 All al loo s5! Ai yo elus yui 

all msl la yang jdi5 J3 S3 KS OB dis dll els9 J9 dis slile sllbYg elis slile slutilg lis 
ui gl A9 il lay eliad LSI N SSI (LAMA 3 oludll gi Ng h cell 3D Last LS AS dl ya SI (lal 

Curug! Kg N All Ul Ul IK dll sg YAN 3 Y. 


- Tafsir Aurthuby : 


IS 00 UB Wall dg 3 Ol Lal yo al Ill lag Uli isl HSNI SINI dil JI lag guls ) 
Jb sa lis flu 0 elus wis Yg Pala mol 93 NPSN 9d Ani load all Gx Ul yoSall 
Kama elgl Jas lail 2531 SI selir 53 Lilo Noc Jasi NI dag Rudi X : pegonllg UuLc wal 
RA Y olimo ! doli89 ym! J9 Abc gall 3 as Jeglll Id de ANSIU 3 Slall Jocg 000 yi 
4 Bl uas Ad Jan Id ale NEJU Iis dll Jlaig cobl elalog JNSJL elaiai $3 Iis yo elas 
cal dube al UB said yo dgaill Autis Logo gall Ro Alagiwul Uu Lao ISdg gitu SAI 2011 Dholg : 
he Yaoi eiE sb,5Y Jaclg ash yui sil Ilual Lal? Alai 98 jas cpl logroa 38 IL Uldag. 
aa 
selidl Ja3 Isa gnig LSI 3d SAI Id sus VI Sllo goa Iii oil gais N 1 TB ngilS Janin bag Ing 
13 "9 Na Lo Kadas Y Geliall dg ? s1 Jlig Joging lag Sab Ulsls, "" AS jd Rosi lao elu 
Caalg $ ono al JB LAI bill satu Lio al, Jd "4 Ye0ob Lixll elo ya yul Uadl dl) L99 mall 
gal 6S pung |. IS al lo U9 Lini 40 eluwoi 43 JSI slanoi padi Ag : dxU3 J9d (Saic A3 lo 
Jib9 (ol sb Ul asi Ul) : JBS UlusYI lo: Cyaal ding ellc psil LS aclg All ab «si fall ali : 
lo bg dil delb 43 dll ag5 Jlasiul lgcla B4 Jlssl A3: al ol JB US lwall dluoy j0 35 : 
said Ud sak Pola! 9d call ade SI SL Ll S7 2 syal al JB Haa 4 0 Uoidlo JSNI 
Mean slol UD ya 9 Pa Kan) Josimu 9 Jual Ying selalall Ky US plug ale All ko 
fomwasall Usy Y all Ul Powoleadl Jasi Y SI Hyo) 98 dludl RW X9 ).21290 U& 3 sumo . 


http://www.alro7.net'ayag.php?aya-77&sourid-28 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 424 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Tafsir Thobary : 


GI Ga la Gal GAJI G0 Siah Yadi A9 BSI SIS AU SBI lag R13 : alas ds3 Jualo 43 Ja 
Gak Gay Y All Ol sa) 3 Sudi 85 Yg sll (77) 

oo Ul Jb los ily Pn an A ugoB as3 J3 ye Luo 0S ole Jas 
Sis Ng "Jais (WI Go asi Gali 9) 1Aah9 Lusi 9d All Aclbu Las Jaglk 3,81 Olus Jlgodl 
alil ulir (30 IS slesis las A6 Jaa 03 0 elus led Sh sal ,lasll 40 siang alus. 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya77.htmi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/798746096814867/ 


3401. HUKUM AL-NASIKH WA AL-MANSUKH 
PERTANYAAN : 


2 Ceng Ihsan Munandar 
Assalamualaikum, mohon pencerahannya dari pertanyaan ini. Ada istilah nasikh mansukh. 
Apakah Allah menyesal dengan hukum pertama?? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


PENGERTIAN NASIKH-MANSUKH 

Nasikh-mansukh berasal dari kata nasakh. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa 
pengertian: pembatalan, penghapusan, pemindahan dan pengubahan. Secara istilah yang berarti 
proses penghapusan atau pembatalan hukum syar'i yang telah ada untuk kemudian digantikan 
dengan hukum syar'i yang datang kemudian. 


PERBEDAAN ANTARA NASAKH, TAKHSHIS DAN BADA' 

Terdapat perbedaan diametral antara Ibnu Katsir, al Maghrabidan Abu Muslim al Ashfahanidalam 
memandang persoalan nasakh. Ibnu Katsir dan al Maghrabi menetapkan adanya pembatalan 
hokum dalam al guran. Al Ashfahani berpendapat bahwa tidak ada nasakh dalam al guran. 
Kalaupun didalam al guran terdapat cakupan hokum yang bersifat umum, untuk 
mengklasifikasinya dapat dilakukan proses pengkhushusan(takhshis). Dengan demikian takhshis, 
menurutnya dapat diartikan sebagai “mengeluarkan sebagian satuan (afrad) dari satuan-satuan 
yang tercakup dalam lafad “amm?. 


Nasakh : 

e Satuan yang terdapat dalam Nasakh bukan merupakan bagian satuan yang terdapat dalam 
Mansukh. 

e Nasakh adalah menghapuskan hukum dari seluruh satuan yang tercakup dalam dalil mansukh. 

e Nasakh hanya terjadi dengan dalil yang datang kemudian. 

e Nasakh adanya menghapuskan hubungan Mansukh dalam rentang waktu yang tidak terbatas. 

e Setelah terjadi nasakh, seluruh satuan yang terdapat dalam nasikh tidak terikat dengan hukum 
yang terdapat dalam mansukh. 


www.islamuna.info 


Takhshis : 

e Satuan yang terdapat dalam takhshis merupakan sebagian dari satuan yang terdapat dalam 
lafadz “aam. 

e Takhshis adalah merupakan hukum dari sebagian satuan yang tercakup dalam dalil “aam. 

e Takhshis dapat terjadi baik dengan dalil yang kemudian maupun menyertai dan mendahuluinya. 

e Takhshis tidak menghapuskan hukum 'aam sama sekali. Hukum 'aam tetap berlaku meskipun 
sudah dikhushuskan. 

e Setelah terjadi Takhshis, sisa satuan yang terdapat pada 'aam tetap terikat oleh dalil aam. 


HIKMAH ADANYA NASAKH 


Adanya nasikh-mansukh tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya al-Aur'an itu sendiri dan tujuan 
yang ingin dicapainya. Turunnya Kitab Suci al-Guran tidak terjadi sekaligus, tapi berangsur- 
angsur dalam waktu 20 tahun lebih. Syekh al-Gasimi berkata, sesungguhnya al-Khalik Yang Maha 
Suci lagi Maha Tinggi mendidik bangsa Arab selama 23 tahun dalam proses tadarruj (bertahap) 
sehingga mencapai kesempurnaannya dengan perantaraan berbagai sarana sosial. Hukum- 
hukum itu mulanya bersifat kedaerahan, kemudian secara bertahap diganti Allah dengan yang 
lain, sehingga bersifat universal. Demikianlah Sunnah al-Khalig diberlakukan terhadap perorangan 
dan bangsa-bangsa dengan sama. 

http://jifly.wordpress.com/2012/02/08/48/ 


Tujuan Nasakh-Mansukh 
Tujuan Nasakh-Mansukh yaitu untuk membersihkan jiwa dan memelihara keselamatan 
masyarakat serta meningkatkan dengan ikatan kerjasama dan persaudaraan. 


Syarat-Syarat dalam Naskh 

1. Hukum yang Mansukh adalah hukum syara". 

2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah khithab syar'i yang datang lebih kemudian dari 
khithab yang hukumnya dimansukh. 

3. Khithab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu 
tertentu. 


Hal-Hal yang Mengalami Naskh Naskh hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang 
diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita (khabar) 
yang bermakna amr (perintah) atau nahy (larangan). Naskh tidak terjadi dalam berita, khabar, 
yang jelas-jelas tidak bermakna thalab (seperti perintah atau larangan), atau seperti janji (al-wa'd) 
dan ancaman (al-wa'id). 


Pedoman Mengetahui Naskh dan Mansukh 

1. Keterangan tegas dari Nabi atau Sahabat. 

2. Iima' umat bahwa ayat ini nasikh dan yang itu mansukh. 

3. Mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. 


Pembagian Nasikh dan Mansukh Nasikh dan Mansukh dibagi menjadi beberapa bagian, 
diantaranya yaitu: 

1. Nasikh dan Mansukh dilihat Berdasarkan kejelasan dan cakupannya. 

2. Nasikh dan Mansukh dilihat dari segi bacaan dan hukumnya. 

3. Nasikh dan Mansukh dilihat dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nash. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 426 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A. Nasikh dan Mansukh dilihat Berdasarkan kejelasan dan cakupannya 


1. Naskh sharih Naskh sharih yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada 
ayat yang terdahulu. 

Misalnya ayat tentang perang (gital) pada ayat 65 surah Al-Anfal (8) yang mengharuskan satu 
orang muslim melawan sepuluh kafir: “Hai Nabi, kobarkanlah semanagat orang mukmin untuk 
berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, pasti mereka akan dapat 
mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) diantara kamu, 
mereka dapat mengalahkan seribu kafir , sebab orang-orang kafi adalah kaum yang tidak 
mengerti.” “@.S. AlAnfal:65|. 

Ayat ini menurut jumhur ulama di- naskh oleh ayat yang mengharuskan satu orang mukmin 
melawan dua orang kafir pada ayat 66 dalam surat yang sama: Artinya: “sekarang Allah telah 
meringankan kamu dan mengetahui pula bahwa kamu memiliki kelamahan, maka jika diantara 
kamu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang kafir, dan 
jika diantara kamu terdapat seribu orang (yang sabar), mereka akan dapat mengalahkan dua ribu 
orang kafir.“A.S. Al-anfal: 66|. 


2. Naskh dhimmy Naskh dhimmy yaitu jika terdapat dua naskh yang saling bertentangan dan tidak 
dikompromikan, dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya 
diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. 
Contohnya, ketetapan Allah yang mewajibkan berwasiat bagi orang-orang yang akan mati yang 
terdapat dalam surat AlBagarah (2): 180 Artinya . “diwajibkan atas kamu, apabila diantara 
seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika a meninggalkan harta yang 
banyak, untuk berwasiat bagi ibu-bapak serta karib-kerabatnya secara ma'ruf.” Ayat ini menurut 
pendukung teori naskh di-naskh oleh hadis Ia washiyyah li waris (tidak ada wasiat bagi ahli waris). 


3. Naskh Kully Naskh Kully, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. 
Contohnya, ketentuan 'iddah empat bulan sepuluh hari pada surat Al-Bagarah (2| ayat 234 di- 
naskh oleh ketentuan “iddah satu tahun pada ayat 240 dalam surat yang sama. 


4. Naskh juz'iy Naskh juziy, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu 
dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat 
mutlag dan mugayyad. Contohnya, hukum dera 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita 
tanpa adanya saksi pada surat An-Nur (24| ayat 4, dihapus oleh ketentuan li'an, yaitu bersumpah 
empat kali dengan nama Allah, jika si penuduh suami yang tertuduh, pada ayat 6 dalam surat 
yang sama. 


B. Nasikh dan Mansukh dilihat dari segi bacaan dan hukumnya 

1. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan (tilawah) secara bersamaan 
2. Penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada 
3. Penghapusan terhadap bacaanya saja 


Penghapusan terhadap hukum dan bacaan (tilawah) secara bersamaan Ayat-ayat yang terbilang 
kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak benar diamalkan. Misalnya sebuah riwayat Al- 
Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Aisyah r.a. Artinya: “dahulu termasuk yang diturunkan (ayat Al- 
Guraan) adalah sepuluh radab'at (isapan menyusu) yang diketahui, di naskh oleh lima (isapan 
menyusu) yang diketahui. Setelah rasulullah saw wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagi 
bagian Al-Guran.” 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 427 ) 


Penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada Contohnya adalah ayat 
tentang mendahulukan sedekah (@.S Al-Mujadilah: 58: 12). Artinya: "Hai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu 
mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu.Yang demikian itu adalah 
lebih baik bagimu dan lebih bersih: jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (AS AlMujadilah: 12). Ayat ini di- 
naskh oleh surat yang sama ayat 13: Artinya: "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena 
kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul. Maka jika kamu tiada 
memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan taatiah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan." 


Penghapusan terhadap bacaanya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku Contoh kategori ini 
biasanya diambil dari ayat rajam. Mula-mula ayat raja ini terbilang ayat Al@uran . ayat yang 
dinyatakan mansukh bacaanya, sementara hukumnya tetap berlaku itu adalah: Artinya: “jika 
seorang pria tua dan wanita tua berzinah, maka rajamlah keduanya”. 


C. Nasikh dan Mansukh dilihat dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nash 
1. Naskh al-Guran dengan al@ur'an 

2. Naskh Gur'an dengan Sunah 

3. Naskh Sunah dengan Gur'an 

4. Naskh Sunah dengan Sunah 


Macam-Macam Nasikh : 

1. NASAKH TANPA BADAL 

2. NASAKH DENGAN BADAL YANG LEBIH RINGAN 
3. NASAKH DENGAN BADAL YANG SEPADAN 

4. NASAKH DENGAN BADAL YANG LEBIH BERAT 


NASAKH TANPA BADAL Misalnya penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap 
Rasulullah sebagaimana diperintahkan dalam firman Allah: “hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu menghadap lalu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu 
mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu” (Al-Mujadilah: 12). 
Ketentuan ini dinasakh dengen firman-Nya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena 
kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengen Rasul? Maka jika kamu tidak 
memperbuatnya dan Allah telah mmberi taubat kepadamu- maka dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat....” 


NASAKH DENGAN BADAL YANG LEBIH RINGAN “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa 
bercampur dengan istri-istri kamu...” (Al-Bagarah: 187). Ayat ini menasakh ayat: "Diwajibkan atas 
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu...” (Al-Bagarah: 183). 


NASAKH DENGAN BADAL YANG SEPADAN Misalnya penghapusan kiblat shalat menghadap ke 
Baitul Magdis dengan menghadap ke Ka'bah: “Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil 
Haram...” (Al-Bagarah: 144). 


NASAKH DENGAN BADAL YANG LEBIH BERAT Seperti penghapusan hukuman penahanan 
wanita yang berzina), dalam ayat: di rumah (terhadap “Dan (terhadap) para wanita yang 
mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang saksi di antara kamu (yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 428 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka 
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi 
jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara 
kamu, berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki 
diri maka biarkanlah mereka' (An-Nisa': 15-16) Kedua ayat ini dinasakh oleh ayat perintah untuk 
mencambuk perawan (yang berzina) dalam surah An-Nur: “Perempuan yang berzina dan laki-laki 
yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera” (An-Nur: 2). 


Hikmah Nasakh : 

1. Memelihara kemashlahatan hamba. 

2. Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan 
perkembangan kondisi umat manusia. 

3. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf apakah mengikutinya atau tidak. 

4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. 


Ol gw yo bole J59 An gul Wei Jl lal bayi ND Balg Bayi Jis AIIS dy glow ikal ws, 
welisl gil adl Al ul NI (32-Usio3oll) fe Jl yo SI Lo Al Ilosacl « ul :24033 59 Igoli Ju Jl Ru028 
(67: I) HooSuub ad Surio Wes dol JII #llei JB «S3 d0 yo. 

on tol Ailbua AI doS3 LAI claalc Ginugog giLull 00 lesu lal Asal pd dsni KEL 
silg Vyas ds sad aa Wil Ul dl Baill Jl (poris Lou doSal Lau Ai ilgaley doSa) lola 
(8xiloll) AsSin9 SI Calo asah "gia oles SI LS cai all. 


AbSIL pgaasu 00 819 ca II Ulil agle Clbul y005 Egwiollg Rwlll slalell Cu 383. 

0 pisI Jade mall 9S NO Id leg Ha Ula Kao Hill Sal 29) 9d Ruwillo. 
SNI call Jguolg INSNIG CSS NI lol cuua8 uc sid galgdg s0l3YI 9 Hull Jl509 
PA Ar 


dia Log MS say lo Hgy9 KASI Ioi di 001 SI calell Jal die 8S dundl Agwiallg Rul 48 ang, 
gl sakag Ale Ai abaya yo mall Jill Hlgio Sgmiollg Rul lo Hg) Wb alell Jai 535 389 
og, (Kd XI pal 233 yE Sigi CS) "J3 maag ale Jl alan die Ji lo dliol yod ngebul 


S abl,3 Ul aed Jis Hug Ju Lalowol dun 93 Ai dil 9155 yail Js8 mrubwall ye dil lo dltol 03 
Sola ola, (ic Undo9 lc USA lu, lil 38 Ul Lini Lc Nge) 3 Rui, 

| | s5 lini 0 sita SSI Wb 009 A2 Ela Wul mall 325 og, 

log 29011 059 JB AYI cw sal sale de NG selgta IL Cat N dal Ul adl INI yo Yg 
dasi Lag Ca Y legal 


Ayat-ayat yang mengalami naskh : 


Kau gomal! Gole» vy bold) Sowidllg RW ULS 

8 ALI dai BALI Lil JB diclang Gie 1 As Up yan MS Ly 9S0 ayal gal 4SOI akal Lusi 
sil 98 lg! etil dilas 1g pad al 4 S00 Ly Sal Ly Sn20 Ly Son? Jab gl land Jlos abi 
diab 399 CS gowul blg cule bel,3 Ai 98 doyiSwsNI ses dilo yo Lasuwg Uailil Tas yA Yo 5S 
owl Gal Fed Gl JB solo HI Son20 13 Sam LiS9 LS laS 1212 Bums IS sll lay lol 
ae lal 

gal Ul SNI ag Laga 1 IS Ly S020 Jab gal Ul Aolaw Juol 0 old HS mall Sal 4 oli uc 

Ls Sawi Sy Kano Ui pooall Ula 01 Judi dial gal Lil dil alus 0g 00 yal 2ARS Ly Soal 
valuou ToslS JB 10 dil a59 3 Lalai laa Ja 9 35 All Ja 3d Jaka Hol3 Ceraw JB V 66 cu5y Lp plad 


www.islamuna.info 


9 le ll alus dil Jaa) s3D lorgy9 ll Jab day lu 9 Ale all Lada All Jaa y9 yudi Cu ISI 
Alien del a53 oles ali ag1g Si lyasi yaris tes asal Ci asa al ls 


Selengkapnya di : http://www.fatihsyuhud.org 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/811548885534588/ 


3411. TAFSIR AYAT DARI SURAT AL-MA'UN DAN SURAT 
AL-LAHAB 
PERTANYAAN : 


? Dede Risdiandi 

Assalamu'alaikum. Mau nanya, maksud dari arti pada potongn ayat di bawah ni apa yah.? "maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang yang SHALAT" (Al-Maa'uun)."Yang di lehernya ada TALI DARI 
SABUT" (Al-Lahab) 


JAWABAN : 


? Nona Arya 

Waalaikumsalam... Untuk terjemah surat al ma'un "dan celakalah orang orang yang lalai Dari 
sholatnya" ibnu katsir menjelaskan yaitu orang yang lalai dari waktunya, mengakhir akhirkan waktu 
sholatnya, lalai dari rukun rukunnya serta lalai dari khusu' ketika melaksanakannya 


2 Ghufron Bkl 

Menurut Imam Ibnu Abbas dan lainnya yang dimaksud dengan ayat di atas adalah orang-orang 
munafig yang melakukan shalat bila ada di keramaian dan tdk shalat dikala ada di tempat sepi/ 
sendirian. yaitu orang-orang yang berkewajiban shalat tapi mereka lalai dari shalat adakalanya tdk 
melakukannya,dan adakalanya melakukannya tapi tidak tepat waktu : 


SAS 0 29 syube pl JB (Usdilu A00k0 6 2 Wall " Gakasil Jh38 ) JB Ai 1 oa al oa 
ALA dal alel (Ala 9 JB Bal ad sala Yg Tell ae alas ll aU 
oatoll gl 98 123 uc lolg sulis cal Jb laS dSIL lele3 uc lol cugdlu lgic Ad As lgu L90 jill 383 

Su galg 1 Homo JG laS AISIL lpi89 uc Lon 53 low Lal, 


http://www.e-guran.com/katheer-s107.html 


Mengenai tali di leher istrinya Abu Lahab Ulama' berbeda pendapat dan menurut Imam AsTsauri 
adalah kalung dari neraka yang panjangnya 70 dziro'/ kurang lebih 33,6 meter. : 


25502528 WJ Es Lkusll 3 sagu JB 1 5 8) HI wall Go gag Up JS bus 49 : Soal oi 
gal USS 0153 al J3 : OI akan Go da3 49 JUS Lio Al Late us) 2050 Bali 43 Lita Y CJ 
duku Suoll : on on 3352 89 Sulll all JB gum LE um SIgo palu GE R3 W35 US 
sol Sulll mual Gasal J3 B3 uas Ws 0 0 58 3D Sg « US le uas 5) 
did MSI ISI ISkuo Oruwol JisJl USu23 HD ,Lal gi JA s3l5 LP US$ 389 33 al Wo JiS Lal. 

33 yo dab SI" ann J0 JS dus Gd" sdlKo Jl63 


http://www.almakan.net/guran/tafseer/1 111 1.html 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/8137827119778721 


3419. AL-ISRO AYAT 1 : KERUGIAN LAHIRIYAH TIDAK 
MENAFIKAN BERKAH 
PERTANYAAN : 


? Mbah Lirjangi 

Ngomong-ngomong soal palestina..... kulo nyuwun pencerahan tentang ayat al isro' ayat 1, yang 
artinya kurang lebih : Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-nya pada suatu malam 
dari al masjidil haram ke al-masjidil Agsha yang telah kami berkahi sekelilingnya, padahal masjidil 
agsho tiap hari perang.. 


JAWABAN : 
? Ical Rizaldysantrialit 


ons Aid OLI 0 Uya las A29. yOJLE belas JIN Za dio (Ags LS,L SAI, ) 
Labg « ole3Al9 pl BIS Yo dagbidl9 « ol gig Ws gig Jadi JS 38 TgilS uya Ju lg Sl ll 
sasalb al pas sal ala asa la bla "ena ag ag 


Firman Allah lafadz 

Usa S4 sil 
Artinya Allah telah memberkahi daerah sekitar masjidil agsho dengan kebaikan-kebaikan yang 
sifatnya diniyah seperti banyak diangkat para nabi dan rosul ,atau kebaikan yang sifatnya duniawi 
seperti daerah dan tempat sekeliling masjidil agsho banyak ditumbuhi pepohonan dan di aliri air. 
Adapun apa yang terjadi sekarang tidak sama sekali menafikah keberkahan masjidil agsho dan 
tempat sekelilingnya. 


Coba kita simak ta'rif atau definisi tentang "berkah" 


SA H3 Cg AS adl Klaim GEN JB LAB pall sn Y Cus yo slodlg Bob JII 9d 1S ll 
sena K3 


Barokah adalah : adanya kebaikan yang sifatnya ilahi dalam suatu perkara atau tindakan. Dengan 
demikian barakah tidak bisa terlihat langsung secara indrawi dan lahiriah namun terkadang bisa 
terasakan. Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah padahal lahirnya tidak atau malah 
berkurang, dikatakan mempunyai barokah. 


Secara lahiriyah muslimin ghaza-palestina (daerah sekeliling masjidil agsho) sekarang banyak 
mengalami kehilangan, kehilangan harta benda,rumah bahkan nyawa.Namun ini mengundang dan 
menarik kebaikan-kebaikan lain,ini ladang amal kebaikan khususnya muslimin ghaza.Apa yang 
terjadi sekarang juga menarik perhatian dan simpati saudara muslimin di dunia pada umumnya, 
begitu banyak do'a terpanjatkan, mereka mengirimkan bantuan merupa tim medis dan obat-obatan 
untuk membantu saudaranya sesama muslim. 


Jika di lihat dari segi diniyah,apa yang terjadi sekarang telah banyak menarik dan memberikan 
keberkahan baik bagi muslimin ghaza khususnya,dan muslimin didunia pada umumnya.dan 
semoga ini menjadi ladang amal sholeh bagi Muslimin 


- Tafsir Thobary : 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 431 ) 


m3923 ailg3l9 mgiulao 99 Will AS yll Aly likes (SAJI : 0,53 dls Jata (Aga US, sll) J333 
M9 9 


- Tafsir kabir/bahrul Muhith : 


BonS Arial OLI 40 Y ya lay AS 49 « yAJlS beli LN Zoo dio (Aga US,L S3) 
Labg « ole3Al9 JI BIS Yo dagbila « dolgig Wsloig Jadi J3 98 TgilS uya Ju lg gl ll 
aa abah sasa al ana sa lean aa 


-Tafsir Fathul Godiir : 


dilas Al IL S3 « erndlallg elly ole Ng olah ga US. SS : Jgis 902811 sand Citog Ai 
awal yo wali (S.yal) dpi sg (SL) 989 BSN laa OS yg 0053YI Soaall | 810 55 | Jos 
ASI sll . 


Wallahu a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/816591331697010/ 


3421. TAFSIR SURAT AL-BAGOROH AYAT 2 : MENGAPA 
PAKAI KATA TUNJUK JAUH DZALIKA 
PERTANYAAN : 


2 Rizal Salim 
Assalamualaikum, gus bagaimana dengan surat al-bagaroh ayat 2 pada kata dzalika 
penunjukannya JAUH tidak memakai kata hadza : kata INI ?? 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 

Dalam tafsir ibnu katsir dzalika tersebut menurut ibnu abbas bermakna hadza / ini, begitu juga 
menurut mujahid, ikrimah, sa'id bin jubair, as sudi, mugotil bin hayyan, zaid bin aslam, dan ibnu 
juraij. Orang-orang arab sering meminjam antara dua kalimat isim isaroh ini ( dzalika dan hadza) 
dan mereka menggunakan satu dari kedua kalimat tersebut pada tempat yang lainnya, dan ini 
sudah dikenal dalam kalam mereka. 


Sedangkan menurut imam gurtuby kalimat dzalika terkadang digunakan untuk isyaroh hadir 
walaupun biasanya digunakan untuk isyaroh goib sebagaimana firman Allah yang mengkhabarkan 
dirinya sendiri : " Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (AS: As-Sajdah Ayat: 6) 


Dalam tafsir al baghowi ada penafsiran yang lain yaitu hadza disini disembunyikan kalimatnya, 
jadinya adalah ai" hadza dzalikal kitab". Alfarro' berkata : " sebelumnya Allah telah menjanjikan 
kepada nabi shollallohu alaihi wasallam akan menurunkan kepadanya sebuah kitab yang tidak 
akan lebur oleh air juga tidak akan rusak walaupun banyak di tolak, ketika al gur'an diturunkan 
Allah berfirman " hadza (dzalika) al kitab / ini adalah kitab tersebut yang telah kujanjikan 
kuturunkan kepadamu dalam taurat dan injil dan pada lisan nabi2 sebelummu .". Imam ibnu kisan 
berkata : " sesungguhnya Allah ta'ala telah menururnkan sebuah surat sebelum surat al bagoroh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan surat tersebut di dustakan oleh orang-orang musyrik kemudian Alkam menururnkan surat al 
bagoroh dan berfirman " dzalikal kitabu / kitab itu " yaitu surat sebelum albagoroh tiada keraguan 
padanya." Wallohu a'lam. 


162 106 Jodi s5AJI wiS cal musi 

ME UI Menag 1 A03 «Sila JIB Ig. CLSIN Ia? Kab ls 5 yaitu JB 5 R3 al JI « 
usa II Yd Uk KSM ULallg « ISd susos JS Ul LS usg «all yg MI «Ula 0x Jiliog Sowllg 
205 93 Ag,g0 Iddg «SNI US lagio YS yologiw d)WAI low yo . 


193 seal iba asi 
l291590 JS UI & HA ol BINI Hd Jasiui 8 dl 9. JUSII IS9 wisall ! Ji JSI siih : li A33 
modi snsd doll o sudi Je dl: 309 Ja ati uc JSI 38 dll JB LS 5 ie li AU 


58 yo Ja sll Sosall us 
sal JB. OLI lis Isap SI sawo A8 Id Je89 « Ulil gag JSI Isa isl (LSI slh) : dl Ja: 
Jul lab JI IS ye dlu Ng elall ayang Y LLS le Ju ol alus le dl sio dus a05 6 ll JS 
Ten aj es Lgu Bot Tana sel JSs Sl" AT ara 

Pe an ana un 5 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/817169914972485/ 


3436. TAFSIR AS YUSUF AYAT 77 : NABI YUSUF PENCURI 
? 


PERTANYAAN : 


Assalamu 'alaikum, dalam surat yusuf (13) : 77 hal. 244 disebutkan : 
lu Ae adil3” LK 32 Kl JG Ka day J3 dwi 9 Kugg Dal JB S0 Je Ita M3 Go Ul LsJ6 
UII 
Pertanyaannya : 
a. apa maksud ? | 
Id yo IE How SI How Ul 1 
b. siapa yang dikehendaki dengan al d ? 
C. apa yang dicuri oleh gl J sebelumnya ? (Penawar Rinduku) 


JAWABAN : 


Wa alaikumu salaam, 

a. maksudnya adalah melepaskan/membebaskan diri mereka dari mencuri 

b. yang dimaksud dengan akhun lahu adalah saudaranya Bunyamin yaitu Nabi Yusuf 
Cc. yang dicuri Nabi Yusuf adalah berhala milik kakek dari ibunya 


- Tafsir Atthobari : 
Na aa | 196 195 19 pic poll 5 AJI SS alolI oasi 
3D9 « Aolg Ayd olsl uga « (Id yo Ja How How Ul IG) 2053 dls Jai 1 Jasa al JB 
«Gg. - 
UN): da3 da0 ye «um ul alus «sg Lir : JB Gulai bias : JB 050 Ya Um! Lia 
Laga «(IS Ja How 88 How. 
dip « da0 LS «GUSI sal Lal US LKS US male gal lirs 1 JI 9 j5 Ly Mon0 Nida . 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 433 ) 


J3 99 « ddl0 SC «Dul al us sya Jus «dl uc las : JG Gbu! bias : JB vial gula : 
kemannadin Ia wa 2 JB. (JB v0 del How S8 Goa ul). 
(Sudi Hwa) #0 cu ul us abs asia 1 JB ym Uiias 1 JO sll Lis « 
ba — Sug: JB. 

dya £ Ao yul 022) Laino US agadsy JAS. Iga Y Totnog9 SAI" Gowll "39 Jagll Jal Alis 389 
Susbll Xie ola . 


es JB yo S5 : 

ya Mn ea omos ul us. pam Lio 1 JG Jul 3 ya Lisa : JB Soxoall 9505 Ly San Lir 
Sesal 198 Obillg 0 yaa « ol gal Ona) ain Hugo Haw JB (Id 0 al How Goa Ul) 1 
ce Ugu Ul S3. 

SIB dal Hwa) US US «aro US gi Ly Jam Lis ! JB WS SS Ly Mon Lir 
dy 09 489 « Aol yul dx lain HW Gl . 

lslyi : (Id yo Jal How 3 Io Ol): gd « dol3 yo «dug ida 1 JB da ya Lia 1 JO uin Lao 
al Jl gi sll loul « 0558 « dol yul AN US sid «Lag o9le sal M3 ng. Iv WI 9 uc li 
| v0, ul. 
UE How 9 Gm Ul) US KS ul US elas suia 1 JO awal Liiaa 1 JB pwlill Lido 
doluo CalSg « ddasy Ole Loino Hoyawg Sawo Wol Lg al wi : JB. ( JS. 


lay alel dls D6 35 il JB Ag Lha AG dai 68 Cilagi lima JB coal Ga AA Go Ul | s6 
US 

vsall all (3/ 409) 

(LSo)3 «AS Bo Ab 2s dal Io S3 Hong rob Ul Ci Ul 1 Olsadla bsa iso : UB: 
(al How S3) nobag (Gowa ol) 1 pede Boall gb lol « Lugu B5 JB : Vila Ja all Jai. wes 
agudil 00 Pad! 3 elly gua «Lio Y « Jalil 00 2x0 lovl 201 IS3 «(J3 oh Lugu og. 
YAI ng dalbio lgul 0 diac Wii 9 Lu : J3 $ lgs 0907 sil A8 all dH « diain9 Luwga Las 1909 
Ua3 WELAS Web Ai 4 dlawg lo dilhiall Lx « lgio Acl yul Lgisu SL Ku lalB « andig Lugu 
D3 yo ad Aol yo ON 4 BA J9 agaS3 Hd U Gal W)las , Alma g SS Hp gai V2 39 « kale « 
Jill lolac dslss gl lis Cl 33 US 1 J9 Hand 9d d9 4 0 yauS9 Bhd. 


- Tafsir Munir : 


lol IE Si IS S0 Jai Has 383 ellall Tulus oo SI Ga UI ingat di wi Suga bal «SI Ig): 
gal uya € OS 23 0 dag JB . keul Blu YK dd SI olsi « UB uno yo 0 wd 0 AD | 
98 1599 es Jang « ubisAl irlc Ji Jel3 ld huS19 UII el How Ub A0 A03 « ubisAl aus DS apl 
dus $O Auaga SI JB Agl dala sabau Al isi day Ala ul 93 SI dadi 3 Vigo agita SI d0 Sl 
SI (TT) Usiuoi lau AISI AI Saul yo SIS Ai yaa Cu Swwgg yo Sol 49 Ajio SI LlSO 3 KI 

SY al All do30 595 Hy Jd Hugo pol 0 29 SS lo diuiau 


- Berikut kisahnya dalam Tafsir Ibnu Katsir : 


(lor alel ads bo is pil JB pa lag plg Gaati 8 Ap lan UB co UT How 28 Some ol ISIS 
sauoi (77)) 

ugkoii (JS yo Jl How 88 How Ul ) : selir Elis yo mal 5 Elauall Is, ln any tas JBs 
Dll Ale « Say 4 Using « JB yo del Ja laS Jas Ia Ul yg S9 4 M Autill yo yA dll. 

d pu , ol yul « 0r5J laino How usg US Iol3 yg « Sy Ms JG. 

Pal 0 ugs de Jo Lo Jal IS : JB Sala ye « api yul op All uc yo «Jl Ly Ino Jlb3 « 
legi oasis InilS9 « Glesuul dibaio Lea! cl « Glrwl adg LSI caiSg « Gbu dal Ainc Ul « gue las 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(434 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Siasgy Olga Logis li lo A8 gin2y «AB El N lalu JUS Lala yoo lausI yo US IL 
Oli B3 E.3 ISI is 4 Oil Lae eni 0 Liat Ss Kanya « Lall3 lis USB « dinc dinas 3 
dclu gas Lau ul ale yabl lo dlilg3 | Sia Ml saku Al  : J3, bb lc gi yudi Usb. 
ba gd 4s dak el Jade te Sulg ll jilbob Saic ae 1 WB. au Ul bala : JB 

WB 3 4 uli LSI yo Sig OCE Lpio 528 « lbsusl dilaio all Loc | gi dis wo R3 lah. Ul : 
call Ja Iga! : AJB si Cradle £ Lulol yg isl yo Ig abu «Adul ul « Ilauul dibio OX. 
Ber en Ra Cats lo 43 giol « all gd ul AUlg : Call . iuug R0 Liga pd gai. 
St Lgi Gale 538 ad Sold » Sl ye gabaiuul lo db alus 93 ES Ja US Ul 4 JIS9 Cal : Ld J3 
sal el doa 0 Gsanel Yo al us rao as 5 G0 eiaag s Jae seb dE sala 

403 u»). (Jsl 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?idfrom-8438&idto-843&bk no-4981D-857 
Wallohu a'lam bis showab. 
MUJAWWIB : Ical Rizaldysantrialit, Timur Lenk, Sunde Pati, Santriwati Dumay 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/810859475603529/ 


3472. MAKNA MAWADDAH WA RAHMAH DALAM AS. 
AR-RUM 21 
PERTANYAAN : 


2 Chikado Lukime 
Assalamualaikum. Pada saat pernikahan sering menerima ucapan atau do'a Mawaddah wa 
rahmah. Pertanyaan : Apa maksud yang sebenarnya mawaddah wa rahmah itu sendiri ? Makasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Surat Ar-Rum Ayat 21 selengkapnya : 


9S asal OLI SS GS Ul da5 59 0590 AS Ja59 Lal! IgiSuail S5 Atil Yo AI GIS Ul UI H3 


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir. 


Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang 
lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing- 
masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua 
jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. 


Mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan- 
kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya 
perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya 
istrinya itulah wanita yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminyalah laki- 
laki yang menarik hatinya. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 435 ) 


Masing-masing mereka merasa tenteram hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini 
merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. 


Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, 
tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, 
kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh 
akan tercapai. 


Khusus mengenai kata-kata "mawaddah" (rasa kasih) dan "rahmah" (sayang), Mujahid dan 
Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh, 
bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". 


Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud perkataan Tuhan : "Bahwa Dia menjadikan antara 
suami dan istri rasa kasih sayang ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan 
antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan 
terjadilah persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan 
adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak 
adalah merupakan suatu keharusan yang umum pula. " 


Ada yang berpendapat bahwa: "mawaddah" bagi anak muda, dan "rahmah" bagi orang tua. 
- Tafsir Ibnu Katsir : 

@lJJI ada (dan o9 ) dll dg (iso ) 
- Tafsir Aurthuby : 


Asal “dag. sal allsg Sigli das jl 9 ve lesli asgall “smlaga uli sal Jis Tns 39 8598-2Stin Jasa h 
US Oliao 59 3g #iksill : do lg (Auoll : gal : Sawl JE9 "yA IS pguAes agag Alas das Jl 
02 Akal Ja Jl ul 1 Jltus sega lesmay ul labil dia) das ly sal Jol Ja Jl Las Bagall : JB uu up) 

Ja Sus Bl Wil 9 ae cd Ali AI LX dio SU Hall A89 KA) B33 A39 ALI 


- Al Tahrir wa Al tanwir : 


welbio @lg yi au yo wali Ro Jl JS 0 LS lsg JO dn09 dd90 U295 JS uu J2 u 
Abas tan ana aa Dio war AS besi Else ed An ag desa Te 
CL el 93 ul dah ad ie bl HMI ada clan JAS all 0 saus Jalil ha ule Sabu lo Ja Ng 

UI SE aci . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/835093373180139/ 


3473. TAFSIR AS AR-RO'DU 12-13 : KEMARAU TAK ADA 
GURUH ? 
PERTANYAAN : 


? Iyaan Pangeran Blega 
Assalaamu'alaikum.. ketidak-pahaman selalu membuat saya bertanya. Seorang teman 
mengatakan. Guruh dan kilat adalah suara malaikat yaitu tafsir dari ayat "ra'dun wa barg" dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kitab tafsir jalalain. Namun mengapa pada musim hujan saja ra'du dan barg itu ada, sedangkan 
pada musim kemarau tidak? Dan apa makna dari suara malaikat tsb? Terima kasih, wassalam. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : 


((da 213 Sites G0 KI ElIg a34 SESI King JB OI inady3 leabg BS Gal Kah all 3 
JBal Sai 383 AU 93 Gd) 283 £liy 59 La Cmaid Gel sal) 


Artinya : "Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan 
harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Dan guntur itu bertasbih dengan memuji Allah, 
(demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu 
menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang 
Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya". (AS. Al-Ra'du: 12-13). 


Ibnu Katsir rahimahullah dalam Tafsirnya berkata : "Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dialah yang 
menundukkan kilat, yaitu cahaya terang mengkilat yang terlihat keluar dari celah-celah awan." 


Sedangkan maksud Khaufa wa Thama'a (ketakutan dan harapan), menurut Gatadah 
Rahimahullah: "Ketakutan adalah untuk orang bepergian yang takut tertimpa bahaya dari kilat itu 
dan kesulitan yang ditimbulkannya. Sedang harapan adalah untuk orang mugim yang berharap 
berkah dan manfaatnya serta mengharap rizki Allah." 


Keberadaan petir dan guntur menjadi suatu peringatan keras bagi penduduk bumi. Dan terkadang 
dijadikan juga untuk menghukum/mengadzab sebagian manusia yang Allah kehendaki. Hal ini 
sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas : "dan Allah melepaskan Guntur/halilintar, lalu 
menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki." 


- Asbab Nuzul, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain dan Tafsir Aurthuby : 
http://www.alro7.net/ayag.php?langg-arabic&aya-13&sourid-13 

- Tafsir Baghowy : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 

- Tafsir Thobary : 
http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya13.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/834448946577915/ 


3481. TAFSIR AL-9UR'AN SURAT AL-ANBIYA 89 : 
TENTANG NABI ZAKARIYA 
PERTANYAAN : 


? Ahmad Fusyani 
Assalamu'alaikum. Apakah yang dimaksud dalam tafsiran suroh al anbiyaa ayat 89 ??? Ttg Nabi 
Zakaria, apakah seorg Nabi merasa kesepian tiadanya seorg perempuan disisinya ??? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 437 ) 


2 Mas Hamzah 

Itu bukan masalah kesepian karena nggak ada perempuan disisi beliau, tapi beliau lama nggak 
punya anak maka beliau berdoa agar diberi anak yang kelak menjadi pewaris setalah beliau yaitu 
sebagai Nabi, akhirnya Allah mengabulkan doanya. 


(d bakal cats d Lid33 d Uisi2B (89) Gas 3S Sila 553 ga NU A5 SSL 853 
ass W Isi3 U953 Le) Lissy3 OLuSII 9 sc IsilS Kel 4835 (90) ) 


Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Rabbnya: Ya Rabbku janganlah Engkau 
membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (AS. 21:89) 


Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami 
jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 
bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami 
dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami. (AS. 
21:90). 

- Tafsir ibnu katsir : 


S3 bgi dai C0 393 . ui ox Jo USS , B3 AU Aga Ol lb 55 | B5 male Ge all 3) 

4033 1S Tas : Si (85 856 SI): #logio aSI Lab3 . kai 5 ulas Jl" Do ga 0" Maan "$5gm Jgl 

" ebig 263 (ooldl 28 Gila ) ualll 9d sasa Asio 713 X3 J3 Y : SI (55353 X5) 

Alun Cwlo . 

Dalam ayat tsb Allah menghabarkan ttg hambanya yang bernama zakariyya ketika meminta agar 

di beri anak oleh Allah yang kelak menjadi nabi setelahnya, firman Allah " Ya Rabbku janganlah 

Engkau membiarkan aku hidup seorang diri " maksudnya adalah tiada anak bagiku dan tiada ahli 
waris yang mengurusi orang-orang setelahku. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/830500760306067/ 


3491. TAFSIR AL-9UR'AN SURAT ALI IMRAN 7 : AYAT 
MUHKAMAT DAN MUTASYAABIHAAT 
PERTANYAAN : 


2 Maftuh Ikromullah 
Assalamualaikum, mau minta penjelasan apa itu muhkamat dan mutasyabihat ? (AS Al Imran : 7). 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikum salam. Dalam surat ali imron ayat 7 disebutkan : 


Le God & ses ag Gal ls Kana sals ob GA leo bl dio CSI SI Usil Sl 33 
GMNI Kala VI 2XG les 


Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al @uran) kepada kamu. Diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang 
muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al gur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. 


Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari- 
cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. 


Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : "Kami beriman kepada ayat-ayat yang 
mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran 
(daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. 


Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan 
mudah. 


Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat adalah ayat-ayat yang mengandung 
beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah 
diselidiki secara mendalam: atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui 
seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai 
hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain. 


S5 AI) Cal) CG ons (alas M Os (ESA CO) 
OLI Ao Ja3 Ul aiaka Jo 383 alug Ale AI ho 350 IS ale Ulil Jjil Sl 39 cbs dll 
alga sabl io a53 . ( LL AI) asal bella “Ira pa « Mental Hy 4 ikal AR laa . 
Gaelatuy SA Aladall 998 US. alell 99 Gatal 46 ole A3 « yalll G0 si le lolins 493 GI 
lol . Al dot kog al Alat) lai yaull Jd G0 Bia pal El ll Jgn 9 dgn ay 
RB SN og B5 Asi 08 dll WI. ngale A39 « Kl Rol5 SY dio ENI Ugalan Y Keol6 SESI 
I bagi Sl Gp 2gSb9 yul! sil, 99 lay SIS 9 Ogiusiwug « Tiall BEI 09 Apio HE) Ulil Ggad) 
ok sil ul. SM Jlell gk 2053 « gal Sep 2USNE . Kasus Aly Y3 . Gale ll Jay 
93 Ggs 549 «Sal! adl alas G9 « Agiladl Hd Kl Jt 99 SLS 19 « Sal ll j3 UgS oya 
Jb! Gp liga pos. ISI ale gu al KS JONI ll Y «analis «Agil ol) Sl yu 
DA Yo Asgiall Jl ! gue Hamka cas JB3 ). dio UgKGIA « alel 93 Gaal j3 dl VI aakg 
dell 8 Usul Jl £Y3D3. ( dilikun 803 ala 99 yaSu Jl ll . dl Y) adal Sawi Alap Y dl : DI 
Ulil KS0 ey Usia V9 «All dis G0 Ino9 HS WS 1503 Ibgu Usiod3 « KS ll Ulil 493 2 
Jia. Olsgally Ssall JW #2353 wal dulu Jatal Clssol NI Aagip 3 2S Jis Y3. Alat 
akil 9 « Sila D3 « « Tiagg S1 YP 1 Ai2 JG dll 9 Gel 00 alug le All ala dll Jaw, 
(sBealulassi )" ASI 39 Gsm II yo Ss. A5 99 diby LIS 03 « cus 


uaoll yul! (1/ 380) 

Jlas| Yg La obtsl N  susall bug (OlSa0 OIL 3d Lo A68 4 Uall (OLI ella Jail SI sah « 
ati Y 4 Nat ? SI fvulaukerio SN call Ato Lah 4 ld 48 Ld S3 Laka 1 SI tut Al yah 
Abu sissg «Sell elalsll kas sebal 4 551 5So55 asal NI 0 ya asllbo: oallas « las 22: 
Sal Oia « Las Jlia8 « Leg Sal bobuiuul leale Hgiall Asked Jnanig Didi 9 lgs ade 
calokioll 28519 ws all del 4 CuloSall syg Lai A99 « Leuileo @l Siul. 


545 '1o) Sglaib pul buwgll, 

Chgb mailly abill calitio « cilaall Coal 4 LSI Jl KolaKa0 « JSI cluslg SI SlAKAG DL dip ) 
OLI aa isl | LSI £I 3$ ) algig. lisa Yg Lgg9 yuli! Y Coli « #dolang pelan 08 yulll Isu lo KI 
Jual ud 4 pulas Jie S3 LI Lenilao GLS pal 0d El yo Kesal YUI lala Ula 

00 Wi lo Aly yg aladla Jb gw soil 9 All R49 «ASI Bygo 68 Uc Ja SI ULSII 
( Ola830 ) 9, 2540 lai ( GBI) 9 4 ado 45 ( dip) sgala OlJI9. Leuilao yo USisiuul log « bl 

sanll ye (NY 929 anta bab saslo : Jasdl JB. GL dub dns 4 OLSII AI 28) dag . ML duo 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 439 ) 


al upin Sasl9 JS Ul al. snlg dil ANS3 « Saslgl HNS leclaislg Lelo 63 WS OLI VN (SB ) 329 
ganll 2890 Bily 5 yi0 WN gl . lagio xsl9 JS SI | Gl A8l3 252 wal Wa53 |: - dll - JUS ULSII" 
sda il las ye LAH ll OLI sbg lukis 1 Cb 0g SI | CotenLii 3513 ) ds83 - 
Can wall ON - dilayw - dil Le Cl sull OLI 0 el 9219 4 cAdlg Salg « elgiwNl : Jio 
Katul JB. gal Jilgi 08 daku Ig IE9 ANA call diiis yc9 all US9 « doll Oi9 uc 
25. lo Mio Ul SS Yeni lol . AS yo okill so clis 3d Alas! Uliull Ling : ox lo wib) jl 
Hao lan SI itil iga 0 gl ( Lg HSB3 |: wlls Jg3 9d JI bal dl 42 Aga yo bas all oalis 
ale Bip gl « din Lag Ay luan sale asa ul Jl Sl | mak 1515 Keile P3) - ollas - Alai ad LS 

sold 98 elisllg ulu LN sang H9 2g Segan! y gaul Bila Egill IS 09 - lgiks cl Ua0l Lt 
al» alba - ll ling lal 9 el lo JS Aling « sisall adl oglis 5 y lo ding. leo dab yo cLs Lgi 
291 Jlsa Yg « JSI calixo Jiliby baru ul Ka Y Soul Jia UB .. disll sai gl « doll JlsaY 
JW Jdl Ulkeg disdl Jol usu Yg « doll . 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Alloh swt memberitakan bahwa dalam al guran ada ayat yang muhkamat yang sudah jelas dan 
terang sebagai dalil ) dan ayat mutasyabihat / serupa dalilnya terhadap hal banyak manusia atau 
sebagian.Al muhkam ( bentuk mufrod muhkamat ) merupakan penjelkasan yang terang yang tidak 
ada keserupa'an di dalamnya bagi siapapun. Al mutasyabih ( bentuk mufrod mutasybihat ) yaitu 
yang tidak jelas maksud pengertiannya karena ada pertentangan secara dzohir lafadz dan makna 
yang dimaksud, atau hanya pengetahuan Alloh swt tentang keada'an akhirat. WALLOHU A'LAM. 
ads 3 ouiall pmsil! (3/ 150) 
Sao ingus gl Umlill yo s5 dc Dal 98 dgolisio blg LloS20 OLI « ul 98 ul dki Wil usu 
dio dl pall pud dg oliso 2ebu Al SAI 9d :liriall 9 sal ade ld adl N all SNI uslgll 9d ak 
9,341 Jlasl yo doko WI jilil lo 98 gl cAi0 SL ol cusalg Ball dls em AJE Um 


cal fLlaS20 LI 0N 196 M) yul SDI ay ADS yuleo LAU B00 de NI 93 sial al Hull 
s8 ale Soioll alot 1S fULSI al Jah JI log gd obi A9 JlasYI ye valAts Ul Liyle 
ANIS Lecloislg LelolSi 9d LS LN ON #ULSII alga Jis Abg bell 39 ale Clgalisioll Jadug ASI 
usiogall) (Al dsl9 a10 al Lie) alkes JB laS JUSII al Ggio dl JS 1J9 lg Jul J9 Bola, 
Ne “Si fulpliso) as cablg D JAS gd Kasi fo3lgh les 339 cal lagio 3519 JS “SI 
aS US Nag lalisio aw Jas al "J3 UB. bully Lamb NI sal dillso gl las ladgunio AL 
ad Jill Sl ade cubil Gap juni yg darbio da2 CN co All gd c “as Sen 
belut! Loalc gioll aldi Jnsig bd yudi 99 Langsa ul JS agro 3 old 39 clodi J3 Ld sebula 
is alel Ola pall laSSl 1g Lois Hd99 Lgsileo al Siul 99 Bilal Ulsibg lgu Iellid Lg Sal 
Ul. 


ad sad INI Solauslg ly Ob 8 Sl KOS El GH Ol38 OLI dioM 167 /1) sambil Bgiuo 

olataal ad SL cabul A89 SI Kalgalaid 2515) Awlulg SESI Juol GD sal adla JAN LIS y2906 X3 

JB Iga LS S9 yuSC la ASSIDI 38 Sooll mall adl Ulisall 3) ya nyuill yo 48 ade Sal 93 

Bid JA ll Sad ye Tuo UB 9 US yo WB SSI (dio GAS 5 Ui 25 Agus 9 Gill lh dles 
EN lolgal9 said 99 yuli dad Ullo «Sl fabgb clesulg Awal elkul) ol9d Las ale 0 Lutu9 dio Liwa 
Sau Ul 98 Oles gi Ignisl Cus uelLAl  losl Jad la sadil JS yui yggtu pgil 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/837427526280057!/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 440 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3492. TAFSIR AS AN-NUR AYAT 30-31 : MENAHAN 
PANDANGAN MATA 
PERTANYAAN : 


? Masyita Thalib 

Assalamualaikum, sebelumnya terima kasih karena sudah bisa bergabung dalam grup ini. Ana 
mau bertanya perihal surah an-nur 30 dan 31. bukankah yang harus duluan menundukkan 
pandangan adalah seorang laki-laki ? kok fenomena yang terjadi tidak seperti demikian malah 
yang digembar-gemborkan adalah wanita yang harusnya menundukkan pandangannya. Seolah 
wanita diintimidasi oleh kaum laki-laki karena beranggapan bahwa wanita itu adalah fitnah.? 
Syukron.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam. Disebuntukan dalam Tafsir ibnu katsir surat an nur ayat 30 : 


(Gaga Lag Ja Ul Ul Ad SSI SS 115933 lelsa3y3 Ad oil J0 los585 Ciogall JS (30)). 


“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, 
dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (AS An nur : 30) 


Ka Al La dl NI Ig laia DB  Aeale 253 la Ad Luoil Gp Issado Ul Gwiodall ooliel wUlei All Gp 3al IS 
Gia | A06 ME G0 p2h ole Ino 233 UI Gil ob « pall ye dolan Ula « dil JA 


BLUS atu Yi I So UP MAL Yi Ula CMS YO | Ba ea aku ana 


deranap Pena Ge abu san Pale 


Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan 
dari perkara yang haram diihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk 
dilihat dan hendaklah mereka menahan pandangan dari perkara yang haram untuk dilihat, maka 
hendaklah ia segera memalingkan pandangannya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam 
shahihnya, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari kakeknya, yakni Jarir bin “Abdillah Al Bajali RA, ia 
berkata : “Aku bertanya kepada rasulullah shollallohu alaihi wasallam tentang pandangan spontan. 
Beliau memerintahkanku agar segera Bh on sa pandanganku.” 


0 - A 94 0 — 


PAN ds. Kent Ja : Ni Ban san Mata PTN EA 
Hal Ul LS aa Olla va all 3S Ob tel Cehtallg . 


Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dari Husyaim, dari Yunus bin “Ubaid. Abu Dawud, At 
Tirmidzi dan an Nasa'l juga meriwayatkannya, at Tirmidzi berkata “hasan shahih'. Dalam riwayat 
lain disebuntukan dengan lafazh “Tundukkanlah pandanganmu' yakni menundukkan pandangan 
ke bawah. Memalingkan memiliki makna yang lebih umum, karena boleh jadi dengan memandang 
ke bawah atau ke arah lain, wallahu'alam. 


Penena SNI day ul SE Aly ai WAS 4 SO AI kugo Gp Coca! WS : 5315 gl JB 
ul Gia DE ai Y sie: Wal alag le Ul lo WI gu) JB : JB and GS « Ia 


www.islamuna.info 


0531 II Gus3 Jail" 
dy dl OS Lung: J3 « ala na Yo Sd05Il 01353 . 


Abu Dawud meriwayatkan dari “Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata : “Rasulullah SAW 
berkata kepada “Ali “Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena 
pandangan pertama untukmu(dimaafkan) dan pandangan kedua tidak untukmuf(tidak dimaafkan)”. 
Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Syuraik, lalu beliau berkata :Gharib, kami tidak mengetahui 
kecuali dari haditsnya. 


JB . "PO ab coal KU" Salag Ae Al al l Igia) JB : JB ta pl 12 Gua 3 
IabeB Al ol "plug Ale Al ola Ml Jgtay JB. Ld SSS, lo G0 WN All Jaa, 
all 33 SSI S3 mol as "1 JB Sal Jawa) U Grolall 3S log : IglB "AS Gol . 
Sial 6 Gellg « Agdaalb seAl3 ". 


Dalam kitab shahih diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah shollallohu alaihi 
wasallam bersabda : “Hindarilah duduk-duduk dipinggir jalan!”. Mereka berkata “Wahai Rasulullah, 
kami tidak dapat meninggalkannya karena kami biasa mengobrol disana!”. Rasul bersabda “Jika 
kalian merasa tidak bisa meninggalkannya, maka berilah hak jalan”. Mereka bertanya “Wahai 
Rasulullah apakah hak jalan itu?”. Rasulullah bersabda “Menundukkan pandangan, menyingkirkan 
gangguan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar”. 


Iga) Eta : Jgig Bolot Ul Citow ! j8 Up k23 WAS. sle Y Oglb GS : Set ll gl JB 
X8 Gail ISl3 4 Ga J8 Sisi &35 Isl: disk SI JSI Ca gd IglaSI "1 Usig plug ale All ola dl 
25919 Iglsi5l9 « Ka 19253 « Sol 1 AAS . CS 38 363 Ia Gan ea 


Abul Gasim Al Baghawi meriwayatkan : teleh menceritakan kepada kami Thalut bin “Abbad, ia 
berkata : telah menceritakan kepada kai Fudhail bin Husain, ia berkata : Aku telah mendengar Abu 
Umamah berkata : Aku mendengar Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda : "Berilah 
jaminan untukku (untuk tidak melakukan) enam perkara ini, niscaya aku jamin bagi kalian surga, 
jika bericara janganlah dusta, jika diberi amanah janganlah dikhianati, jika berjanji janganlah 
diingkari, tundukkanlah pandangan kalian, tahanlah tangan kalian, dan jagalah kemaluan kalian”. 
Wallohu a'lam. 


Tafsir ibnu katsir surat an nur ayat 31 : 


Gd yaa Gi atl3 lele Sala ls NI Ugly Upah 3 C43558 Ulai333 Ga koil € 0 LAAK ulesal JS3 
al uels3| al Usil ss slul 3i ol al valas sbl gi Oeill al uas NI Sail cad 19 U3 ale 
Jalali 3 JEJI ve GI sJal bla cal 3 Gala ESlp Ls gl ueilui al usilgSI co al ls! CT 
“| buas Al sll Iss Lalin V0 lo Aa Gelob G3 MA1 Ns Eli LIS sale Loela J ll 

USS SSI Usiogall 


Dan Katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan 
janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau 
ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara- 
saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan 
—pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 442 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang- 
orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (an nur ayat 31). 


elu ino LE Gel SsI3 « Gasogll ole « Se21359 dio b5163 « Obpgall elu oles Al Go sal 155 
JB £ GUS Yi Jilis 0559 lo &I 058 Jai Cats ( rasi GAS 5 JI ea ade GS3 . cS all Jas Hb 
Ha GO Id Una 9d UB "itna Cab ala "Gl S3 Sola all ye 0 as Ul - Jel ll - Ls 
Oeul333 Ud K0 GAS « JSI Go el 3 Lo 3318 Ul lis SS Gale JS elu Jess KAN 

GI (52595 Olity3 Gdo kasi Jo Crarata begal) J9) : UU JB . Sd g3I lo : slawi WI. 


Ini adalah perintah dari Allah ta'ala bagi perempuan dan mukminat, kecemburuan dari-Nya untuk 
suami mereka, dan pembedaan bagi mereka dari sifat wanita jahiliyah dan pekerjaan perempuan 
musyrik, dulu mereka melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Sebab 
turunnya ayat ini adalah apa yang mugotil bin hayyan sebuntukan, beliau berkata : telah sampai 
kepada kami -wallohu a'lam- sesungguhnya jabir bin abdillah al anshori menceritakan bahwa 
sesungguhnya asma' binti mursidah dulu berada di suatu tempat pada bani haritsah kemudian 
para perempuan masuk kepadanya tanpa memakai penutup/sarung maka terlihatlah apa yang di 
kaki mereka dari perhiasan kaki, terlihat dada dan kuncir rambut mereka, kemudian asma' berkata 
:" betapa buruknya hal ini " Kemudian Allah menurunkan " dan Katakanlah kepada wanita 
beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakan perhiasannya...al ayat. 


Sentai 52 all Bil 59 vale WI pos las: SI (Gaokasl Io Crstak Olodal Jis ) : Ji da. 
: Akal Ha Yg Bip AN olah 55831 : Ol adl Telaldl 50 SS  Gan5 Sel . 
al Ul: 633 di - daku al go - ulu uc Sd JI CnaS Lp « Sio5illa SIS gal 0135 Lu Keio IS RISI3 
asKa Al il Jl iSio GS lai 1 OB. digonog alug Ale AU oluo AU Jawa) Sic CB pil : WS daku 
CG Calka" Oi basis": Alus Ale AU Kalo UI Jasa) JW « Sak Lol long S3 ale JS38 
Sleil « ulskac gl" : aaag Ale Ul sdao Al Iga JBS SUa85 Yg Uuay N caci 39 yadl « Ul Iga) 
al wo laku ". 


Bin UuS Cua3 Id 1 S0 II JG 5. 


Firman Allah " Katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya " 
maksudnya menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah pada mereka yaitu memandang kpd 
selain suami mereka, oleh sebab itulah kebanyakan ulama' berpendapat bahwa tidak boleh bagi 
seorang perempuan untuk melihat lelaki lain dengan syahwat maupun tidak syahwat sama sekali. 
Mereka berhujjah dengan hadis riwayat abu dawud dan tirmidzi dari hadisnya az zuhri dari nabhan 
maula ummu salamah sesungguhnya ummu salamah menceritakannya : " sesungguhnya 
maimunah berada disamping Rasululloh shollallohu alaihi wasallam berkata, ' ketika kami 
disampng Rasululloh, ibnu ummi maktum menghadap kemudian dia masuk kpd Rasululloh, dan ini 
setelah kami diperintah untuk berhijab. Kemudian Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
bersabda : " tutupilah kalian berdua darinya ". Aku berkata : " wahai Rasululloh, bukankah dia buta 
tdk bsa melihat dan mengenali kami ?". Rasululloh bersabda : " apakah kalian berdua buta ? 
bukankahkalian berdua melihatnya ?". Imam turmudzi berkata : ini hadis hasan shohih. 


dll Iga) Gl : mma 33 Ca LS iga aka SNI all Gd las SSS sll lala Yo U95SI US53 
Gagal 2 deg « sntuall 9 all A90 Kail 2 Usa A9 dina all Sah Jas plug le WI so 


R33 Calo KS Keio Hiuy 589 «Mil 3 Go Agil Ya. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 443 ) 


Menurut ulama' yang lainnya perempuan boleh melihat lelaki lain tetapi tanpa syahwat 
sebagaimana tsabit dalam hadis shohih sesungguhnya Rasululloh shollallohu alahi wasallam 
melihat orang habsyah mereka sedang bermain dengan alat perang mereka di masjid dihari raya 
didalam masjid dan aisyah ummul mukminin melihat meraka dibelakangnya,Rasulullah pun 
membentangkan sutrah agar mereka tidak melihat “Aisyah, sampai akhirnya “Aisyah bosan dan 
enggan melihat lagi”. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/831353836887426/ 


3504. TAFSIR AS AN-NISA AYAT 17 : TAUBAT HANYA 
BAGI ORANG JAHAT ? 
PERTANYAAN : 


2Thibiib Asmoro 
Assalaam'alaikum. Pemirsa yang terhormat.. 


kale All 363 Kele AI Usig 23 cu Jo Usisia 5 UG Asal Gala Gaal Ul ade H3Ul Ll 
Hat 


Terus selain mereka bagaimana dong ? Dan sebatas mana artian goriib dalam ayat tarsebut ? 
JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumsalaam. Lihat Tafsir Al-Baghowi surat An-Nisa' ayat 17 : 


kale All 363 Kele ADI Usig 23 cu Jo Osis 5 UG Asal Gala Gus all ade H3 Ll 
(1V elu) GS 


"Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan 
kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka 
itulah yang diterima Allah taubatnya dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (AS An- 
Nisa : 17) 


Go 1 JB3 «Sic sisa le USB « beban gal GI gus : Gus JB (UI ade H3il lil ) : dl J3 
ep Ol ale alug ale AU lo WI Jawa) Olitol Rosi : 155 JB (Au Egmll Uglaso Gaal) « al 
AI G0 dal : 5dl5o JB3 . JP 39 UU sua€ Yo JS3 Se ale GB Ibas Uk 33 Ul 4 yua : 
Sl de Full JI 8) SI : JG ouao 1 33 « dnsie J3 UI Us Ul Iga JI: SI JB. Seal 

&SuJl . 


Firman-Nya | Sesungguhnya taubat di sisi Allah) menurut Al-Hasan adalah taubat yang diterima 
Ibagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan) @otadah berkata : para 
shohabat Rasululloh shollallohu 'alahi wasallam telah sepakat bahwa semua maksiyat kepada 
Allah maka dinamakan kejahilan baik itu disengaja maupun tidak, dan semua orang yang 
bermaksiyat maka disebut jahil (orang yang bodoh). Mujahid berkata : yang dimaksud dlm ayat 
adalah jika sengaja. Al-Kalbi berkata : bukan tidak mengetahui bahwa itu dosa tetapi tidak 
mengetahui siksaannya.dikatakan ma'nanya al-jahalah adalah pilihan mereka terhadap 
kenikmatan yang tidak abadi daripada kenikmatan yang abadi. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 444 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ana YG Desah Jos sal ga” Ae Jas Aa en 


(Kemudian mereka bertaubat dengan segera| dikatakan bahwa ma'na al-gorib adalah sebelum 
terleburnya keburukan itu dengan kebaikannya. As-Suddi dan Al-Kalbi berkata , yang dimaksud 
dengan al-gorib adalah bertaubat ketika masih keadaan sehat sebelum datang sakit yang 
menyebabkan kematiannya. 'Ikrimah berkata : maksud al-gorib adalah sebelum meninggal. Ad- 
Dlohhag berkata : maksud al-gorib adalah sebelum jelas datangnya malaikat maut. Wallohu a'lam. 


Keterangan serupa dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir : 


US a59) Tuai | lal dilas JS j3 Gg 5 AAL Ant Joe 20 Tail Al Jia US: ds Us 
K3 JB call y2 Ela K5 UdS sah Lag 3) Uh All 9x06 Ge US Hans 3163 Salsa JB, D6) 
Yg Gllol cab IK Gaga Isl alta AE AU aka All Jay Ulatal Jl: OS3) yK dl: dll al cg 
dl Ja) DSA Gaal JGA Gg «1205 UI "TN LE J3. wa dil MD » AIGAL 319 
al: ws ul Je3 pys gl € UE las « Ula5 393 U yua sini SS « Man dl ala 
SI UE5 1 R53 Cal JB. lalat Gan Jne 39 All Tuna Joe JS : JB male 3 LS G3 dll ke 
#Slb ul Gi WE JB5 . Astll Jat WS H0! yulE ul 12 lo sil JB3 . 0533 gl) ul ya elbas . 
G3 GB la 1 JII J3 « sal elo all sbg Ul Gap Ai lo JB (v3 Up Osis AI) yag ci v2 
Sal GUSI JB. ale Gl €8 5352 583 - MA pd AS La : Shkallp Asli Jp Lay Ia SAS : 
K3 GS Will : do Sc JB. se Il (3 ush U). 


KESIMPULAN : 

Pada dasarnya ayat tersebut mencakup semua muslim, sebab melakukan kejahatan dengan 
kejahilan ditafsiri dengan artian setiap pelaku kejahatan adalah orang jahil. Kemudian makna garib 
umumnya ditafsiri dengan bertaubat sebelum meninggal. Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/838043416218468/ 


3513. TAFSIR AS AL JATSIYAH AYAT 23 : DISESATKAN 
SEBELUM DICIPTAKAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Subhi Ash Shalih 

Assalamu'alaikum. (Apakah kamu pernah melihat) maksudnya ceritakanlah kepadaku (orang yang 
menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya) maksudnya, yang disukai oleh hawa nafsunya, 
yaitu batu demi batu ia ganti dengan yang lebih baik sebagai sesembahannya (dan Allah 
membiarkan-Nya sesat berdasarkan ilmu-Nya) berdasarkan pengetahuan Allah swt. Dengan kata 
lain Dia telah mengetahui, bahwa orang itu termasuk ORANG YANG DISESATKAN SEBELUM IA 
DICIPTAKAN (dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya) maka, karena itu ia tidak 
dapat mendengar petunjuk dan tidak mau memikirkannya (dan meletakkan tutupan atas 
penglihatannya) mengambil kegelapan hingga ia tidak dapat melihat petunjuk. 

Pada ayat ini diperkirakan adanya Maf'ul kedua bagi lafal Ra-ayta, yaitu lafal ayat tadi, yang 
artinya: apakah ia mendapat petunjuk? (Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah 
Allah) membiarkannya sesat? Maksudnya, tentu saja ia tidak dapat petunjuk. 

(Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?) atau mengapa kalian tidak mau 
mengambilnya sebagai pelajaran buat kalian. Lafal Tadzakkaruuna asalnya salah satu dari huruf 


www.islamuna.info 


Ta-nya diidgamkan kepada huruf Dzal. (Tafsir Al-Jalalain : 45:23). Pertanyaan : 

1. Mohon berikan penjelasan yang lebih mudah dari kandungan ayat di atas. 

2. Apa sebenarnya makna kalimat "ORANG YANG DISESATKAN SEBELUM IA DICIPTAKAN)? 
3. Bagaimana seharusnya kita menyikapi ayat tersebut? syukron 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb.Tentang Surat Al-Jatsiyah ayat 23 : 


G0 Gungi GAS Bola 00 ole Je53 UulS3 agam HE FIS3 ale ole AU alkal3 0138 adl SI us Gaal 
U95SS NE WI aga 


Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan 
Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran 
dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil 
pelajaran? 


Ayat diatas senada dengan firman Allah dalam surat albagoroh ayat 6-7 
Osioga Y adi AJ al 93 )Sull Agale Slgau 19588 Gaal Ul 


Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu 
beri peringatan, mereka tidak akan beriman. 


ulac Ole Ap) alus Ap koil 63 Aeraw olE3 Apals ole All Kis 


Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan 
bagi mereka siksa yang amat berat. 


Beberapa point dan kesimpulan yang terdapat dalam ayat tsb : 

1. Bahwa orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya (diikuti dan dipuja) 
sungguh allah telah menyesatkan dalam kesesatan yang nyata. 

2. Bahwa tagdir allah atas seseorang adalah hak prerogatif Allah,ia menjadikan beriman atau 
kafir,dan tak ada satupun yang mampu merubahnya. 

3. Bahwa jika seseorang yang telah disesatkan oleh allah,maka allah akan mematri/mengunci 
hati,pendengaran dan penglihatannya sehingga tidak ada kebaikan agama yang yang ia 
pikirkan,ia dengar dan ia lihat. 

4. Bahwa sekalipun allah telah menulis seseorang dalam lauhil mahfudz/ilmu allah sebagai kafir, 
itu bukan halangan tetap menjalankan da'wah dengan baik menurut agama,seperti yang 
dijalankan rosul sebagai Basyiron wa Nazhiron penyampai kabar kegembiraan dan 
peringatan ,beliau tetap menyampaikan da'wah kepada kafir yang beliau tahu atas kabar dari 
allah bahwa ia tidak akan pernah menerima da'wah beliau. 


Ketahuilah, manusia dalam melawan hawa nafsunya terbagi tiga golongan: 

1. Pertama: dia takluk dibawah kekuasaannya (hawa nafsu -red) ia menawan dan 
membelenggunya. Itulah keadaan mayoritas manusia dan merekalah yang telah menjadikan 
hawa nafsunya sebagai raja atau tuhannya. Siapa yang menjadikan semua penghidupannya 
demi mengejar kesenangan badan dan syahwatnya berarti ia telah terjerembab ke dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 446 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jurang penuhanan hawa nafsu. 

2. Kedua: peperangan berimbang antaranya dan hawa nafsu kadang-kadang ia 
mengalahkannya akan tetapi tidak jarang pula hawa nafsu mengalahkannya. Sekiranya ia 
menemui ajalnya dalam pertempuran ini maka ia menjadi seorang mujahid di jalan Allah. 
Wafatnya terpuji dengan mendapat gelar syahid fi sabilillah. 

3. Ketiga: ia kalahkan hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya telah menjadi tawanan buat 
selamanya, ia tidak pernah terkalahkan. Inilah kedudukan yang sangat tinggi, kenikmatan 
yang segera dan kemerdekaan yang mutlak dari penjejahan hawa nafsu dan syaithan. 


Ketahuilah, sesungguhnya jalan ke surga ditaburi onak dan duri, sebaliknya jalan menuju neraka 
ditaburi bunga syahwat. 


Berjihad melawan hawa nafsu adalah membiasakan diri dengan amal shalih dan berupaya untuk 
membersihkan jiwa dari penyakit hawa nafsu serta mengisi waktu dengan kebaikan, karena badan 
jika tidak disibukkan dengan kebaikan dan amal shalih maka ia akan disibukkan dengan 
keburukan dan amal thalih. Dan cara membersihkan jiwa adalah membiasakan diri dengan 
perbuatan yang shalih, sehingga ia terbiasa dengan perbuatan tersebut karena sering diulang- 
ulang sehingga menjadi lambat laun menjadi tabiat yang mudah ia berbuat kebaikan tersebut. 
Cara mendapatkan sifat dermawan misalnya adalah memaksakan diri untuk memberi, hal itu ia 
biasakan sehingga sifat itu menjadi kebiasaan dan menjadi tabiatnya. Begitu juga tawadhu' yaitu 
denganmmebiasakan diri melakukan sifat tawadhu' dan menjauhkan sifat sombong secara terus 
menerus. 


- Tafsir Thobari 


ain Ssil yo cal : ell3 suro : aguang J3 (l9d All Ssi yo ubi ) A33 Jali 8 Jas Jal Llisi 
Aiy9D Lo Gian lail « Jis lo Jb X9 ap lopay N | Alb yo UN WS) XI Luis Soga D8 « alga 

US Kalo ye 1 dugleo sii 1 JB lo gal li 1 JB Kalo sniian el JB yo LSI 76 126). 0 Jaga ui 
Old Yg Al yo SAH jago ay AS BSI dls: JB (old Ag il yo Cal, ) Js3 98 wc vpl 


dale Gal 69 dn Jl Jaa « Sasloll ds50 uc Jia : “2S ale - Jsts (Me ade all dusla ) Js3g 
dbs JB yo 55. Jasll Jal JB cl 99 LIS SAI gnmg. dal JS iels gg « (Srtgg N h dio ale ole : 
Jsis (ale sale dll aksls ) yuuc val 2 «ale uc « dgleo sai : JB ls gal Wi: JB ade saia : 
dole Gulu w8 Ul all. 


Sg dll bclgo gomu (77 3 | ul draw le abg 1 - 0,53 wllei - Jaa (AulB9 Anom Wlc Ai39) Jg3g 
Saglo uball9 2951 0 L39 lo Jis « Lga9 Siiy9 « Wo uxig Las puisad « LS. 


dyuny ade Jang ) Ug39. lis dg 907 Yg « lu Ay Jisy DG « Auli ole Lal gabs : Jai ( Ul39) V339 
Dul les altag « Wnilang JS Las Joran « WII R25 YG roy Ul dg 0 no ale Jang : Joy ( doluc 
d wong diurall sI,3 dole 1,38 (dgluc ono ade Jang) Jg3 isl 3 wd el all walisl9. 0 uc dl 
@sSII s3 dole el 1,99 « pwul Leil adS Laa9 IAI OLI 9 caRl hu) ( dglius ) ABGSII el ,3 Lasug 
ubsI3 Saic ladg « WI yaso cuBdl itu « daol9 d09 « danl9 d0» 99 Lada oluc Gaul : Kisa, (doc ) 
Kanan Sl 3 lagiU9 ylibuouo 

- Tafsir Jalalain 


Un ( ale ade AJ ala ) omol olyy 25 ag 525 yo olggu lo £ 0138 Agll SSI yo Pouusl ( cul,3l ) 
Jang) aliay J9 Sell Romu abi ( A9 anw ole ai | Ss Ja JA Jal yo db lalle ssi Hadlei 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 447 ) 


dl 3ag 0 gg ob ) Sotgal cl) wulil Jsatall bid ats ag now ali dals ( Isa 0.1 de) 
JII K9 eye Sal Als A8 rugbs | yg ISI HeSoiga Yes sal Jika asi. 


-Tafsir Ibnu Katsir : 


NI Lin Sogp NS 5 aus ol, lagog (A88 luan Ol, Laga? solgg soil loil 4s folgd All SSI yo ul, ) 
akalg : SNl9 selld ariuw dil alel adil alslg : ladsol sewa Joiu fale ade dll alslg | a39 coc 
ade Jang Uli9 arow KS pig | nuuSsiy X9 J9dl ali obilg sule dal abg Ol alel El a0y All 

oli JG IxgJ9 ilgy segnSwy H5 Sy Xg KA Sotiga Unis ygs0 Yg Agbiy lo Row YG SI figlu6 0 Lou! 
luseas pgilab y3 ad oug Sala NB All Jay yo) H0llai UgiS $ fug S1 JI dll ag yo Laga uo3 ) 


- Tafsir Aurthuby : 


Y ab dio ale de Ulgill yo akal : Ji39 .dio dale 8 le ade Sl (ale ade dl dala ) allei Jg3 
sinollg JS ail Ain ale wc : Jilio .JuAyw Gil Oris Jaw ad Ale de SI : yuls ya J9 “dibiuy 
yo IL US Ul y92 ale ade j1 Ai .x21 Ya gain Y il Binal ale yo ale ale : J9 "0 kki 
USS ol 53529 -Aole Fila pd JLAJ Jal yo db lalle aka Sl 1 dio ale indo Ala : suga! Jek 
ale gab SI (uli9 Atom IC pisg h Ja aib BII ale Jls 9d ASI : iso y3B Jesiall yo Als 
Y cb ella SI figi 0 nov de Jeng) Sagll ai Y is Uli de sub dacgll Raw N KIS Agow 
dc Lil Silly Lol: sold J9 Ale 0 sll Tit is P Agil 030» 189 25 JI u0u 
00 SI AAU 21 0 Arga 008 ) lis dll elninol Lu ai)" S9 ita GS Yi lumal Sl dllog Lucu 
dual ul xa. 


19 pelat Slug dolodlg da yaill ade» 3 HI oddg .eliy lo ade 28 dil Ug3Lcig Uslasis (yg Saw Ya ) 
OS sll R0 BI Ol (Aulig dam oC sig | 1 AI Aldgll yo agzioy A5 200 9d SI toll 

sa Gil go al aS2g isl) Jal 93 padi oS sagale dy clesll a50 RL Ol: J3 agllonl 
Sai Jilio J9 Ilio M2 3 Jis us V0 98 Ul Lil Yalll 429 All yo 3 4 GUI 
lang Ale Ali aa wall Ukts 93 ban data ey Wal Agog Al Ol Cadl lb Ol elh9 da3 yul, 
dumai US nyaos 0 Ul : JB Sl ac clls log Ian Al Jt Hola il ale soul dls : Jas ul Jl 
3 » JB Idola dil ale spul AUlg Mill ISSI dum can JaS9 Alis Ai lol two Golall oluo y$ 
JW 9 ed ya Ja 40 Web yul so Umi 38 ul Fu 33 Ulu sus La : JB Yu yosig Bri y Jl eleiou 
(aulig anom Mc ps9) ad Inul Aisuil Ul Sal, . 


Menurut Al-Muootil (dalam tafsir gurthuby) Ayat tersebut di atas turun atas golongan kafir yang 
melakukan penghinaan terhadap nabi,diantaranya adalah Al harits bin gois Al-Sahnmiy,sufyan bin 
uyainah yang mengatakan : jika mereka mempertuhankan hawa nafsunya,sedangkan nabi dan 
pengikutnya beribadah kepada batu,karena baitulloh/ka'bah terbuat dari batu. Wallahu A'lam bis 
showab. 


or las J9 daa Olggi Lo A27 US WN Koni seal Sl gagal yad Y Call gd Cal ! Jilio JB9 
HS cal 3 9 ES Nou lai» ani.» 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss-ktb/821639394525537/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(448 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3521. KENAPA AL-SAMAAWAT DENGAN JAMA' SEDANG 
AL-ARDH DENGAN MUFROD ? 
PERTANYAAN : 


? Akoe InginKamoe 

Aslimikm Wr Wb'. Lafal (wlsowll) dan (15) X1) dalam Algur'an kebanyakan penyebutanya selalu 
bergandengan, tapi kok lafal samawat hampir selalu dalam bentuk jama' (plural) sedang lafal ardi 
hamir selalu dalam bentuk mufrod (singular).. Mohon penjelasannya 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Lafadz, skull ia terkadang disebutkan dalam bentuk jamak dan terkadang 

dalam bentuk mufrad, sesuai dengan keperluan. Jika yang dimaksudkan adalah “bilangan” maka 

ia didatangkan dalam bentuk jamak yang menunjukkan betapa sangat besar dan luasnya, seperti 

dalam ayat : | 
AJA 98 log Kl gol 98 lo WI au 

“Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi “. (al Hasyr : 1). 


Dan jika yang dimaksudkan adalah “arah” maka ia didatangkan dalam bentuk mufrad, seperti : 

GA as ul slowll 99 49 miiois 
“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir 
balikkan bumi bersama kamu".(al mulk: 16). 


KESIMPULAN 

Mengapa dalam alguran ada lafadz yang bentuk jamaknya saja atau hanya mufrodnya saja, 
bahkan ada yang jamak dan mufrod ? karena dalam kejamakkan dan kemufrodannya itu 
mempunyai fungsi, maksud, dan tujuan tersendiri untuk menyampaikan maksud dari ayat tersebut. 
Sehingga jika lafadz itu berupa jamak, maka dalam keadaan mufrod lafadz tersebut mempunyai 
maksud yang berbeda. Waallahu a'lam 


TB. u3)AI ung Laas Walid! sy Cus boils 3.3 gonll Bab Ulgomdl uc wil dll usil Ul S3 IKd og 
v25415 sdoasio Alac Ulgowll Ul9 elagio JSI 0S Jill elu Cus yo lailg Nawg Iglo Bg Cun 

dll dll wb yo Ulat lagib cita Liisil 588 elowul Lilis Ul Lagilg caw0nd dmidl da0 dual Ld dll 
dinS59 (M99 (dolc Wc. 


Dalam keterangan lain sebagaimana dijelaskan mufassirin : 


dnbosll das ly Sao lal Ul Leio9 Jsall JS Jab JSI gan denay OS slow Ul La mtall Law S3 
MBS ole leilSus gama SI (Tapal) (( calslal 48 Is AU uu )) dles Jli8 goal Akuoy wil BSI, 
ol ayal Curag slasac SkisI le snlg JS isl (2: sal) (( colalanal ala A Rias )) solles J3 
(220) (( G9SESi lag £835 slatll 933 )) sedlas Ug3g 8 3SSOll HNS sI SNI du yul deal, 
(1G:elldl) (ALI K4 dag ol elsa 199 yo aiiall )) sodles Ags, 

Ig Lamo Jail 9D gan! dc 93 Lmll Uk sil! ISd 538 Anal OLI 9d LA) R25 pxc Luw lol 
Ulil age 93 AI Jul (12: 3) (( Galio v2) G03 )) Ne aa 


HAL dita daliso Ol Aoki Olub Olgludl  S5NI S3lg Olglowl Ras loil :J:33 
(56/349 su) sal: 


www.islamuna.info 


SSS yaalo ya 0S A3 um leilub YA sulill R05 8 KJA rn 99 Ulglowll Los J9 
| Te (5/393 kull) Olslawl. 
Bum Al guud )) Jg3 99 gw Laik Ulolawdl S3 ld MN LS) AI Wan 9g Wlglowl Car0n loslg 189 
yo baslgll Loiso api adgy Dl R02 (12: GI) (( Slalaw Rw GS )) Jgd9 (29:82) (( Ol3lawu 
Aga al ay UB gam si20 ade Jo Ul9 (129) (( Oglio LADA Lg )) 1Ag39 guwll 0D 
Shy ul Naas 395y YSS Sala paid aus WS y3 NI Lulg Ball 53 Judi alas 
lai 9 SA saaidi la soda slow K0 49 ON Sitioll pai S 20 Wil olawall SA yadg HUSNI 
(11454 ulull gos0). 
ll dala, 3 Rior9 

http://www.agaed.com/fag/3915/ 


- Tafsir Ibnu 'Asyur : 


ab dd ay SSI 393 gi sal dl Lay SI sad H3 yi cai ISI elnuullg ea 222 4 Wlapl 1 9 
Lal! loud bas Sal9 Y 3 das Ja3 ga H3 SL sol ell3g LIS 3 menai SU pulnll cLasll 9a9 

elo elawull 0 Jisls Y «16: cbakall | LSISSII dipo lualI elawall Lay Ul) (5 ! sll ) 4 aula ) 
inabeall cal sll Kgd9 LAN Jie s0 ali ol deals Al ya! las Sl sadB Karan ISlo | 22: Bull 1 
vasilolg Ja 53 Soisuallg und Fu sallg 8d J9 » ac 1 Goiw willg 1 0 Lc sillg d3 s0 
(es ) s9 Lia (Olgawdl ) R05 49 ml Ig « alas Ya ls gl Ol gowll 9d Lelel9 . Ugiig 
palu padi al aliido sumo sale: 293 LN 229 98 lama lalg sal9 ale uaHYI LN. 
Pa an 
Logale CIL0ll Lala Cal gol - 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura2-aya164.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/8376856595875771 


3656. TAFSIR AS HUD AYAT 114 : AMAL BAIK 
MENGHAPUS AMAL BURUK 
PERTANYAAN : 


2 Alvin Elfadel 
Assimikm, wrb. Numpang tanglet yai, nyai, gus, ning sedanten mawon.. dalam potongan ayat di 
bawah ini: 

114 9d Ulu sd Ul Ul 
Dijelaskan bahwa dengan berbuat amal baik maka amal jelek (dosa) kita akan terhapus, yang jadi 
masalah berarti ketika kita sudah berbuat maksiat (amal jelek) tak harus taubat, cukup berbuat 
amal baik saja, maka dosa kita akan terhapus dengan sendirinya.. Kalau memang seperti itu, terus 
bagaimana dengan kewajiban kita untuk bertaubat setelah maksiat apa sudah tercukupi ??? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam, dalam ayat tersebut maksud amal baik adalah umum sedangkang amal 
jeleknya adalah khusus, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa besar tidak bisa hilang/terhapus. 
Lihat kitab tafsir al gurtuby : 


dll ga » easobillg dalem 50 sadobiall yagas Ud Call Cd Caliall Ul! wlles dpi : del jl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 450 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ubas JaJll J3 Ola : Salao B9 « yasll Olgholl ya lah Uliwall Ul dl - casan agic « 
BNN ea TAAT Ra dulac al JB 4 SI Alila 4 adil NI dl Yg «Ai sondlg 
SUS nita lo 1 - mg Ale dil alan - Agil 3 Coliml 43 yo Ulil 93 ale bal . 


- kitab fathul bari ibnu rojab al hambali : 


slles dil Jis 0.58 - akug le dil lo - gal Gil slh Bl ol yo kol Ya) ul « d90m0 yal uc: 
dil Iga L 1J5 JI JB (114 2g0 H Ola GAY OlaSII Il Jill S0 V3 sell 3s Oa Kls |. 
Jang ade Al gdan - yul die Jlug Ja Jl SS Ula SI WS ID. (mel iol guns )) :JB Sl ll - 

JUS gs ilesal 4S lail Boa al adl lalai YAI H3 389 « jilesall yo JS dm GNI cl 338 


Dari ibnu Mas'ud radhiyallaahu “anhu : “Bahwa seorang laki2 telah mencium seorang wanita, lalu 
ia mendatangi Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam dan mengabarkan hal itu kepada beliau.Maka 
Allah menurunkan firman-Nya :“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian 
permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 
perbuatan-perbuatan yang buruk.@.S Hud ayat 114). Laki2 itu berkata : Ya Rasulullah, apakah 
ayat ini khusus untuk saya?”. Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam menjawab : “Untuk semua 
umatku.” 


Penjelasan ibnu rojab : Dosa yang dilakukan oleh laki-laki itu (yang disebutkan dalam hadits) dan 
yang ia tanyakan kepada Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam, kemudian disebabkan hal tersebut 
Allah lalu menurunkan ayat Al-@uran (surat Hud ayat 145), maka itu adalah termasuk dari dosa- 
dosa kecil.Dan madzhab yang diambil oleh kebanyakan ulama adalah bahwa shalat itu dapat 
menghapus dosa-dosa kecil selain dari dosa-dosa besar. 


ai Ali ga) «ga oli lalu JB laS segAgll jau lao SI LAI Pal Ul yg sesAgil Sha: 
at Sub seat 6 DL A5 sa Sl anal Basa ea 
d4C9 S9 mo. 


Dan demikian pula wudhu. Bedanya adalah bahwa shalat dapat menghapus dosa lebih banyak 
dibandingkan dengan wudhu.Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisy radhiyallaahu 
“anhu : “Wudhu itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan berjalan menuju mesjid dapat 
menghapuskan lebih banyak lagi daripada wudhu. Adapun shalat, maka ia menghapuskan dosa- 
dosa kecil lebih banyak lagi dibandingkan berjalan menuju mesjid."HR Muhammad bin nasr al 
marwazy dan selainnya. 

http://islamport.com/w/srh/Web/67/655.htm 

http://islamport.com/w/srh/Web/67/656.htm 


Dari Abu Hurairah radhiyallaahu “anhu, yaitu bahwa rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam 
bersabda : 


SALSIT ya dl Lega lal Fi Ane td Anesdlg jae) PDL 


“Shalat lima waktu, dan dari shalat Jum'at ke shalat Jum'at, adalah sebagai penghapus dosa-dosa 
di antaranya, selama dosa-dosa besar dijauhi.”. (Shahih Muslim 1/209 no.233). 


3590 4 2 Jlball sii 

dugi say SAI a8 Jilenoll SI9 Jilewallg JiLSII Amora Ug3 Jai (dmosall yo Wsill ui Jg3 
Pa Ba Aa AT 
data Sngi Al ISI LSI LS UlS0) aluog goal 9 


www.islamuna.info 


Perkataan mushonnef " wajib taubat dari maksiyat " kalimat maksiyat terkandung didalamnya 
adalah dosa besar dan dosa kecil tetapi dosa kecil terkadang bisa lebur tanpa adanya taubat, 
dosa kecil bisa lebur dengan sholat lima waktu , sholat jum'at, puasa, wudhu dan selainnya dari 
kebaikan-kebaikan. Imam ibnu sholah berkata : " terkadang sholat lima waktu, sholat jum'at dan 
puasa romadhon bisa melebur dosa besar jika memang tidak ditemukan adanya dosa kecil. 


2 Kasihku Rinduku 

Rangkaian dari hasanat itu juga taubat dari... yakni menyesal.. bukan justru meremehkan yang 
penting saya sudah berbuat baik... lihat pnyesalan yang terjadi pada seorang lelaki dengan 
menanyakan pada nabi atas prbuatan yang ditampilkan oleh mas hamzah, dengan seseorang 
melakukan kebaikan berarti menyesal dirinya telah berbuat dosa dan perbuatan baik itulah yang 
menebusnya... yang penting jangan istihza'. Melihat kterangan di atas.. berbuatlah baik... tapi ya 
jangan istihza'... atau mngandalkan amal tapi tetaplah beramal baik. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/860012280688248/ 

3763. TAFSIR ALOUR'AN SURAT AL-ISRO AYAT 85: 
HAKIKAT RUH 

PERTANYAAN : 


2 Taofik Hidayat 
Assalamu 'alaikum. Para ustadz, mohon penjelasan tentang surat al-isro ayat 85. Terimakasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Dalam surat al isra' ayat 85 Allah berfirman : 


(85). J5 VI alel G0 Kita Log 005 sol Lo CJ IE ag UE abon 


Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 
- kitab tafsir ibnu katsir (5/116) 


Alai yo Airigl Log) : JB Isglg 4 ASi9d dolu Jiliuul Lag « dilis yo SI (K5 Sol wo RJ JB) : sa 
alleig Sos lis lag NI Ane C0 sepi Sa Jaumy Y UB « Jill onde NI Aole yo Sadbol log : «SI (Yu VI 


Salbu dg adlai  Jiliwl loo RJ Lol yo Uc UI SAI ng « Ja All ale 93 Sale wl ? cuma 
Sdles Aole yo Jill ade NI Selku Jd dil las « le. 


Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit, maksudnya Allah tidak memperlihatkan 
ilmunya kepada kalian kecuali hanya sedikit, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun yang 
bisa menguasai sesuatu dari ilmunya Allah kecuali apa yang di kehendaki oleh Allah tabaroka 
wata'ala. 


Maknanya, bahwa ilmu kalian dibandingkan ilmunya Allah itu sedikit sekali, dan masalah ini yang 
kalian tanyakan mengenai urusan ruh adalah termasuk perkara yang dipilih sendiri oleh Allah 
ta'ala dan tidak diperlihatkan kepada kalian, sebagaimana Allah tidak memperlihatkan ilmu-Nya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 452 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada kalian kecuali sedikit dari ilmu-Nya Allah ta'ala. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/894045333951609/ 


3832. MAKSUD LAFADZ "HUDAN LILMUTTAOIIN" 
(AI-BAGOROH : 2) 
PERTANYAAN : 


2 Mufied Firdaus 
Assalamu'alaikum Wr Wb. Kenapa dalam surat Al-Bagoroh ayat kedua, lafadznya "Hudan lil 
muttagin" bukan "Hudan liddooliin" ? Mohon pencerahannya ustad , Trimakasih sebelumnya . 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum Salam Wr Wb. Kita lihat dari segi bahasa. Kata kata : 
Crsiol) SIH . 
Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lihat sifat setelahnya untuk Al Muttagiin , Siapa mereka Al 
Muttagiin itu ? Yaitu : 
HI gi HI. 
Yaitu orang orang yang beriman kepada hal hal yang ghaib. Sedangkan orang orang 
ugLal 
Mereka tidak beriman. Wallahu A'lam 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum Salam Wr Wb. Menurut As Sya'bi : Petunjuk tersebut adalah petunjuk dari kesesatan 
bagi orang orang yang bertagwa. 

- Kitab Tafsir Ibnu Katsir (1/57) : 


aah K3 sama lis 2 gus sum Ula ALAN gass el d3: 


Sedangkan keterangan dalam Tafsir Al Aurtuby , Allah mengkhususkan Muttagin dengan hidayah- 
Nya walaupun sebenarnya hidayah itu untuk semua makhluk karena untuk memulyakan muttagin , 
sebab mereka beriman dan membenarkan apa yang ada di dalam Algur'an. Diriwayatkan dari Abi 
Rowag beliau berkata : Hudan lil muttagin maksudnya kemuliyaan untuk mereka, yaitu petunjuk 
hanya disandarkan kepada muttagin untnk mengagungkan , memuliyakan dan menjelaskan 
keutamaan mereka. 

- Kitab Tafsir Al Aurtuby (1/157) : 


Aid 3 aa nii sasaal GS SAH US Ul Wuldg Katiol des Ul 455 (cutiol ) : dls J3 : dl Jl 
aga! ILSI Losl sisa » aed Kol SS : (SI sakial) Sad : JB dil H9) wul US S9)9 - A3 lou 193209 Igiol 
pelan blus ag) dol S9 pel NNSI 

Dalam kitab Tafsir Al Kabiir dijelaskan bahwa algur'an adalah petunjuk bagi manusia sebagaimana 
firman Allah dalam surat Al Bagoroh ayat 185 , kemudian dalam ayat ini dikatakan bahwa petunjuk 


bagi orang orang yang bertagwa maka hal ini menunjukkan bahwa orang orang yang bertagwa 
adalah semua manusia, jadi orang yang tidak bertagwa seolah-olah mereka bukanlah manusia. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 453 ) 


Jika ditanyakan : Keadaan sesuatu sebagai petunjuk itu tidaklah berbeda antara orang yang satu 
dengan yang lainnya , Mengapa algur'an dijadikan petunjuk bagi orang yang bertagwa saja ? Dan 
juga orang yang bertagwa sudah mendapatkan petunjuk , dan yang mendapat petunjuk tidak 
ditunjukkan untuk kedua kalinya , jadi alguran bukan petunjuk untuk orang yang bertagwa. 


Maka jawabannya : Sebagaimana Al @ur'an adalah petunjuk bagi orang yan bertagwa atas 
wujudnya sang pencipta, atas agama-Nya dan juga kebenaran utusan-Nya, maka Al Gur'an juga 
petunjuk bagi orang yg kafir , hanya saja Allah menyebutkan orang yang bertagwa untuk 
memujinya, dan untuk menjelaskan bahwa merekalah yang mengambil petunjuk dan mengambil 
manfaatnya ,Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nazi'at ayat 45 dan surat yasin ayat 11 . 
ROsululloh memberi peringatan kepada semua manusia dan dalam ayat tersebut hanya 
disebutkan orang orang itu karena merekalah yang mengambil manfaat dari peringatan Rosululloh 
Shollallohu "Alaihi Wasallam. Wallohu A'lam. 

- Kitab Tafsir Al Kabir (1/21) : 


Sad Ulil Ad Jail SSI yo) sesi) : J3 93 lil Sad UJI ul eos DN 4 0S (uritial Sad ) 
Luo sll US AD uatiall Ul ale Jay ISe9 « Ula) Sad Al: Ul 93 liga JB ai (185 : BII (etil 
| bui yag SIS bio 38,» 

MASA 3 YAH Lian Llisy Y Naldg SSH Cut 405 1 Ja Jd? CN dal 93 1 AI dLuoll , 
SM USS X ulsillg « lili Saga N Srigallg « digo siidB Lang S Jai Lita) Sad Ulil Jas Islols 
98 Uguy Gang Ain cdeg « gila »9259 clC pel dog Cakil) SH Wil LS Ula : Ugal . cusidl) 
losl ) : JUS LaS  Iagiiilg lesi wall Ad pgil oma 520 pati! S5 oles all ul NI «sa JY5 Lal 
lali le US 89 (M1 Huh (GSM gi oo yA lal ) 3 JB9 (45: Ole WIT (bisu yo Dio cl 
palbil Lagdtul uli Ad 2NGD Ul JM Kuil “NIA S3, yolill JI Lio 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/923526147670194/ 
www.fb.com/notes/926671430688999 


3798. TAFSIR AUR'AN SURAT AL-BA@OROH AYAT 275 
(SEPUTAR RIBA) 
PERTANYAAN : 


2 Khofie Al-prem 

Assalaamu'alaikum wr.wb... Ada yang mau saya tanyakan buat ustadz/ustadzah. Dalam firman 
ALLAH disebutkan yang artinya insyaAllah seperti ini : "Orang-orang yang mengulangi (memakan 
riba ) maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya" ( As Al bagarah :275 ). 
Pertanyaannya? mohon penjelasannya makna dari ayat tersebut, apakah yang dimaksud kekal di 
sini seperti halnya kekalnya orang yang mati dalam keada'an kafir? Terimakasih... 
Wassalaamu'alaikum wr.wb 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Yang dimaksud mengulangi dalam ayat tersebut adalah mengulangi 
melakukan praktek riba hingga dia mati, ini menurut sufyan. menurut selain Sufyan : orang yang 
mengulangi riba kemudian mengatakan " jual beli itu sama dengan riba ", maka dia telah kafir. 

Ibnu atiyyah berkata : jika kami tagdirkan ayat pada orang kafir maka arti kekal di sini adalah kekal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 454 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


secara nyata, tapi jika melirik pada orang muslim yang maksiyat maka arti kekal disini adalah 
makna pinjaman pada makna berlebihan, sebagaimana perkataan orang arab " raja yang kekal" 
sebagai ibarot dari langgengnya sesuatu yang tidak abadi berdasarkan kekal yang hagigi. Wallahu 
A'lam 


Kitab tafsir al gurtuby (3/329) : 
gaul! lal Jl63 ole yo 0 u£ J3 . Ulat JG, Wagon ob UJI J8 JI isa ole yog 1 Ug msl o doll 


alun 3 lp lg 4 sadis ubi Sal SelsIB 3S 9d LI Uy38 jl! due cal JB» 3S 8 L JI Jio 
ale tip N bo al39 Uc Bhs «JK ella: Used Jati 6S « delluall Kniro de ylaiwo Sgls Ig ole 
Siisdl Sulil . 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/889982724357870/ 
www.fb.com/notes/913837991972343 


3989. TAFSIR OUR'AN SURAT AL-HUJAROT AYAT 2: 
ADAB PADA ROULULLOH SAW 
Oleh : Ust Muhib Salaf Soleh 


Salah satu adab terhadap Rosulallah SAW adalah merendahkan suara ketika berkomunikasi 
dengan beliau. Dalam Al @uran surat al hujurat ayat 2, Allah SWT mengajarkan pada orang 
orang mu'min untuk berlaku adab kepada Rasulullah SAW. Di nukil dari kitab : Dilaalatul Aur anul 
Mubin : 


odol Jual yul ade gali ya IN 
basi Ul sesi KAA 3S Jail A l9433 Yg gal 32 H33 Silgcoi 192855 Y Igisl cpall Lal b 
Usai Y Kila (laci 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan 
janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara 
sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala) amalanmu, 
sedangkan kamu tidak menyadari. Surah Al-Hujurat (49:2). 


Dari ayat ini dapat dipetik beberapa pelajaran : 


1. 


Haramnya mengangkat suara melebihi suara Rasulullah apabila berbicara , dan masuk dalam 
kategori ini yaitu tidak bolehnya kita membaca hadits nabi dengaan suara yang sangat kencang 


. Wajib bagi orang orang yang berziarah ke magom Rasulullah untuk mengucapkan salam 


kepada Nabi dengan adab dan merendahkan suara karena Beliau hidup di magomnya dan 
menjawab salam dari orang yang bersalam padanya. 


Sayyidina Umar sangat melarang keras orang yang mengangkat suaranya di masjid nabawi 
karena mengagungkan Beliau. Begitu pula Sayyidah 'Aisyah , jika ada orang yang mengetuk pintu 
pintu rumah yang ada di dekat masjid nabawi beliau menyuruh pembantunya agar mengatakan 
pada orang tsb : 

"Jangan engkau mengganggu Rasulullah SAW ". 


vc Gamal! pdgudYI suka do Sal pl? Halo ewodledl Ji guidl ul de owal Ulil IS 


www.islamuna.info 


WE yo wall Sel Ivo Ul. 

Ul vas Kuatg 435 Jab JI: Yg jul 0x0 G3 Kilgiol 192855 Y Igiol GS Lal L : ds 
(Yola) Ggjati Y gila 2SIlael Lusi. 

| case aga: 

|. Dll Ale aan Id 99 Jay 9 Ai II alus 9 Ale AI coluo uill 910 J3 Lguall 29, do 
ala bgs Gulo sisa ed Ja yo 9 Will Sgwill Cm bel yes Wal D3 5924 DO Dll. 

Y. gd WARS 9 Mob al 9 le Al ola sll Me al « ol daud dad Jl ol de usu Id ade 9 
Ale pala 30 IE All 3 Hp adil 08 39 95 aku 9 lc Ul ako MY Egi Gl yo R0. 

alug Ole Ab Lnlao J lol isl Sgwll sri! 99 Ugal SUS gia Uc Al yu) sa LS 9. 

all Jgaay 19555 N : LeilSual Cie Somad) 8 laa! Lg 0 Bs Csow ISI leic dl 15, Wilo Lu 3. 
Jel dil 3. 

won! bul 9 dl ade 9 lc Jb 9 plg 9 Jo asli 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes//934984216524387 
www.fb.com/permalink.php?story fbid-1624196677803437 


4040. TAFSIR AS. AL-MA'ARIJ AYAT 4 : MALAIKAT NAIK 
MENGHADAP RABB 
PERTANYAAN : 


2 Akka Mikhail 
Assim 'alykm. Mohon penjelasan maksud dari ayat ini : “Malaikat-malaikat dan Jibril naik 
(menghadap) kepada Rabb.” (al-Ma'arij: 4). 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikumussalam. Tafsirannya adalah : 


ia Di Guo dalato US A57 8 Gl Zola KIA 255 


Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima 

puluh ribu tahun. Surah Al-Ma'arij (70:4). 

Yaitu perjalanan malaikat jibril menuju suatu tempat yang Allah perintahkan, ini seperti ayat: — 
cak 33 dl La yul J5 

Dan Ibrahim berkata: Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan 

memberi petunjuk kepadaku. Surah As-Saffat (37:99). 


Jadi bukan ke suatu tempat yang ma'na dzohirnya Allah berdiam di sana, akan tetapi ke suatu 
tempat yang Allah perintahkan. 


AS asal sal ja: 

dia Ul an 0 io US 291 09 Al 299 Al Ti udi d3, 

anlio Jal 0 480 LSI AS) Ollg Jasa oa Ml Jai Jas La ll tagiiall Law adl y AYI os 
ol des Al ol SJ Sal adl ag "al Talaig und Al y0 9 290 9 Bus LA Uu Doyan 
Gisel sanad an Seal SAN bal ale ml sal Jaa Ikang ali Iesnyas, 


Allah tidak bertempat. Jika kita Tidak paham akan suatu ayat yang secara dzohir ma'nanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 456 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menunjukan tempat maka cukup mas berpedoman dan membentengi diri mas sendiri dengan ayat 


MV Soe) small ata H9 At Ali Gal 


Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat. 
Surah Asy-Syura ayat 11. 


» Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


Aa Gl Oa dala US A37 08 Gl Rolls KN 23 


Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima 
puluh ribu tahun. Wallohu A'alam. (ALF) 


- Tahrir wa Tanwir : 
SI yo Jlio 201 4 2 ob yee dua Al eos 0 io Y 5 pa 33 Ul 2S SIA 2 


sn Adela Sl. kas ih dil Ciog Jasll elkug : 20 A Wb All a20 al. Ho adl lo 
h (wd ») Jua. 
Jasall Oo yuoil SL aromasig « USl9 oles AJ isl ELL USgall - dll le - Ja us 9d : oJI9 
oil all 9d Sl la ToJl9 ASIA Jis lgi Isa sulis . #1 le . 
Ji asal ye dligllung alba lgi 93 »3SSall 989 dlaci 213 Uluidl Bls Yo ale ily : 23 
ale Wall Jal alat SI «Wi ag la ASI asi J33 dawi loo y8SY Ul 59248. 9u5 Mel Yo CIJII 

| Aoa 39 kls 3 Hb. 

di II £ W9m05 0 )laio SJ aga! d9 doball aY @ils Sl ag 

lp2335 n3y dolacg las) S2 Allell Jal eki,l9 Jsball cb dalac dlgil colu yis Ong 
Jadi ala OA oa dk mb se dls Jab sed all Sule (All) 4039 
sig (8313) Jg3 yo JS dilas & liiy dia HJ Unas 0 lbio US A9 99 9 LSI SI diyoll Sule C0,» 
(22). 


Lihat juga Tafsir Thobary : http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura70-aya4.html 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/935383369817805/ 
www.fb.com/notes/938361612853314 


4055. TAFSIR AS. SURAT AL A'ROF 143 : GUNUNG 
TURSINA HANCUR LULUH KOK MASIH ADA SEKARANG ? 
PERTANYAAN : 

2 Rizal Salim 

Assalamu'alikum, saya nanya lagi mengenai surat al-a'raf :143, "bahwa gunung tursina hancur 
luluh” nah sekarang kita lihat bahwa gunung itu masih berdiri kokoh, jadi gimana nich gur-an, 


bingung ?! ! Pokok pertanyaan, mengenai posisi gunung Tursina hancur luluh tapi kenyataannya 
sekarang gunung itu masi berdiri kokoh,?? mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 457 ) 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa alaykumussalaam... Dalam hadis Nabi saw. disebutkan: 


Ie ba tegap lb eng daa al ya al3 2lbgaksali as dB Jb annssal 
al 


Artinya: Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Hijab (pembatas) Allah ialah nur 
(cahaya). Sekiranya nur itu disingkapkan niscaya keagungan sinar wajah-Nya akan membakar 
seluruh makhluk yang sampai pandangan Tuhan kepadanya." (H.R Muslim). 


Selanjutnya Allah swt. berkata kepada Musa: "Melihatlah ke bukit, jika bukit itu tetap kokoh dan 
kuat seperti sediakala setelah melihat-Ku, tentulah kamu dapat pula melihat-Ku karena kamu 
dengan itu adalah sama-sama makhluk ciptaan-Ku. Tetapi jika bukit yang kokoh dan kuat itu tidak 
tahan dan hancur setelah melihat-Ku betapa pula kamu hai Musa dapat melihat-Ku, karena 
seluruh makhluk yang aku ciptakan tidak mampu dan sanggup untuk melihat-Ku." 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ketika Musa a.s. memohon kepada Tuhannya: 
"Perlihatkanlah zat Engkau kepadaku." Allah menjawab: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat 
melihat-Ku." Kemudian Allah menegaskan lagi: "Kamu tidak akan dapat melihat-Ku untuk selama- 
lamanya hai Musa. 


" Tidak seorang pun yang sanggup melihat-Ku, lalu sesudah itu ia tetap hidup." Akhirnya Allah 
berkata: "Melihatlah ke bukit yang tinggi lagi besar itu. Jika bukit itu tetap di tempatnya, tidak 
bergoncang dan hancur, tentulah ia melihat kebesaran-Ku, mudah-mudahan kamu dapat 
melihatnya pula, sedangkan kamu benar-benar lemah dan rendah. Sesungguhnya gunung itu 
bergoncang dan hancur bagaimanapun juga kuat dan dahsyatnya, sedang kamu lebih lemah dan 
rendah." 


Ada beberapa pendapat mufassir tentang yang dimaksud dengan ayat: "Tatkala Tuhannya 
nampak bagi gunung itu." Sebagian mufassir mengatakan bahwa yang tampak bagi gunung itu 
ialah zat Allah. Bagaimanapun juga pendapat para mufassir, namun tampaknya Allah itu bukanlah 
seperti tampaknya makhluk. Tampaknya Tuhan adalah tampaknya sesuai dengan sifat-sifat Allah 
yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. 

Setelah Musa a.s. sadar dari pingsannya dan sadar pula bahwa ia telah meminta kepada Allah 
swt. sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, ia merasa telah berbuat dosa karena itu ia 
memohon dan berdoa kepada Allah sut., 


"Maha Suci Engkau ya Tuhanku, aku berdosa karena meminta sesuatu kepada Engkau yang di 
luar batas kemampuanku menerimanya, karena itu aku bertobat kepada Engkau dan tidak akan 
mengulangi perbuatan kesalahan seperti yang telah lalu itu, dan aku termasuk orang-orang yang 
pertama beriman kepada-Mu." 

Berkata Mujahid: "Tubtu ilaika" (aku bertaubat kepada Engkau), maksudnya ialah aku bertaubat 
kepada Engkau karena aku telah memohon kepada Engkau agar dapat melihat zat Engkau. 


"Wa ana awwalul mu'minin", (aku orang yang pertama-tama beriman) maksudnya ialah aku adalah 
orang Bani Israil yang pertama-tama beriman kepada Engkau). Sedang dalam suatu riwayat yang 
lain dari Ibnu Abbas ialah orang yang pertama-tama percaya bahwa tidak seorang pun yang dapat 
melihat Engkau (di dunia). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 458 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tafsir Jalalain : 


dg JS 00 Gems LS dbualg DU Gp A09 Yu ASI aing SAI B9) KS f Liiliuad suugo cl Log $ 
050) Aa SL J u90 U susila Pa nm en AA heart me Ge mnta 


Pe NA ae be MB Ie sea 
lo Isl le lututo ( biso su1g0 589 ) 25 Ab Lgisun IS9S30 ASI saally mad | So alas Jual) ) SI 
silo5 8 £ emiosall Jal blg Yu 031 Jd Lo Jl 170 4 elall Cai VI Lag sii £ lil JB dlal lala Yus). 


Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir @urthuby,bisa di simak di http://www.alro7.net/ayag.php? 
aya-143&sourid-7 


2 Santriwati Dumay 

Dalam tafsir al gurtuby ada penjelasan bahwa gunung tsb telah lebur dibumi sampai sekarang, 
menurut ibnu abas telah menjadi debu dan menurut atiyah al aufy telah menjadi kerikil. Wallahu 
a'lam (DA) 


251 “yo lal 2 all sub yua 
duos. Ul las? yubs al JB9 YA sb Lea3 AN 983 3 KS2AI H9 Jual Blu: pdill 509 
Yulh No) ! saga. 


dalam tafsir ibnu katsir ada keterangan bahwa gunung tsb masuk kedalam bumi dan tdk akan 
keluar hingga hari kiamat 


| ATO #yo Cb end MS Ual si 
doll a99 dll sabu D3 yA Cai JS sil (S9 alas Jas M5 salai lol) 1 dial yul ye. 
49950 ul ol9, « doll AW all lga9 S 903 983 « sa S3 Alu ai JSI Law 9d clag 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/816553075034169 
www.fb.com/notes/939763036046505 


4102. TAFSIR AS. AL-KAHFI AYAT 46 : HARTA DAN ANAK 
SEBAGAI PERHIASAN DUNIA 
PERTANYAAN : 


2 Shifat Maushuf 
Asslamu'alaikum. Ada yang mau bantu kasih penjelasan/Tafsir AS. Al-Kahfi : ayat 46, As-Syu'aro 
18, An-Nur 59 ? 


JAWABAN : 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


Nol 3183 Lgi ab Sic 3S UML GUI” WII SESI Las Ogialla Jlali 


Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 
kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. AS: Al-Kahfi Ayat: 46. 


www.islamuna.info 


Al-maal dalam bahasa arab adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia baik berupa uang, barang- 
barang property ataupun hewan ternak dil. Sedangkan Az-ziinah merupakan kata masdar (dari 
kata kerja zanaa yaznii yang berarti berhias). Maksud kata ziinah dalam ayat ini adalah segala 
sesuatu yang mempunyai daya tarik dan nilai lebih dimata manusia (Perhiasan). Dengan mengerti 
bahwa maksud dari kata pada ayat diatas : Harta dan Anak-anak adalah perhiasan dimana 
Manusia bisa mengambilnya sebagai perhiasan kehidupan duniawi dan saling berlomba-lomba 
dengan yang lainnya. 


Di dalam ayat tersebut harta dan anak-anak disebutkan sebagai perhiasan karena (sebagaimana 
yang disebutkan oleh Imam Al-Gurthubi) harta mempunyai keindahan estetika dan manfaat yang 
bisa diambil oleh manusia, sedangkan anak-anak adalah sebagai kekuatan batin bagi keluaraga 
dan juga mempunyai manfaat yang bisa diambil. 


Al-lImam Al-aluusy berkata ra : Kata Al-maal didahulukan karena harta lebih terlihat sebagai 
perhiasan di mata manusia, dan harta tanpa anak-anak pun bisa kita sebut sebgai perhiasan tidak 
sebaliknya, seseorang yang mempunyai anak tanpa harta maka ia hidup dalam kehidupan yang 
sempit. 


Ungkapan dalam kata “ziinah” bukan “giimah” mempunyai makna balaghoh yang dalam. 
Keduanya adalah hanya sebagai perhiasan (ziinah) bukan sebagai @iimah (nilai yang tinggi di 
mata allah). Dengan begitu ukuran kemulian manusia tidaklah bisa diukur dengan harta ataupun 
anak-anak akan tetapi kemulian diukur oleh iman dan amal sholih. Sesuai dengan firman allah swt 
(inna akramakum indallahi atgookum). Maka dengan begitu allah mengkhirkan ayat menutup akhir 
ayat dengan firmannya : (wal baagiyatus soolihaatu...) jika dalam pandangan manusia bahwa 
harta dan anak-anak sebagai perhiasan yang di pamerkan manusia maka iman dan amal sholeh 
adalah sebagai baagiyatus soolihaat yang hasilnya tidak akan pernah hilang bagi manusia itu 
sendiri dan menjadi lebih baik bagi manusia sedangkan harta dan anak-anak sering kali menjadi 
cobaan bagi manusia. Para Ulama salaf berbeda pendapat tentan arti kata Baagiyatus soolihaat. 
Atho ibn abi robbah ra berkata : maknanya adalah kalimat Subhanallah wal hamdulillah walaa 
Ilaaha illallaah, wallahu akbar 

Ibnu Abbas ra berkata : maknanya adalah Solat lima waktu 


Dari sini kita bisa melihat bahwa lafal dari baagiyatus soolihaat adalah kata yang umum dan bisa 
mencakup semua perkataan dan perbuatan yang allah menjadi ridho dengannya. Allah 
menamakan baagiyat (sesuatu yang kekal) karena perkjaan tersebut tidak akan hilang hasilnya 
berbeda dengan perhiasan duniawi yang telah disebutkan. 


- Tafsir Thobary 
http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya46.html 


- Tafsir Jalalain 


CL al Ng di snmllg Al Ulas 0 Wall OLS Lg lag Joss doa Blend d3 aidlg Jln 
ulwiil dob lo si Isl a59 Ulos sby ic us» Uk AI 598 A9 Jos 49 agadw dl) SI all 9 al 
Cal Slot Lo Ld Gill Ig Kd sb33 JI JB all dll Sic 095 49 


Firaun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu 
masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. AS Asy- 
syu'aro : 18 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 460 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Karena pada waktu Musa hampir lahir,pada waktu itu atas saran para ahli sihir pembantu firaun 
menyarankan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, karena dimasa depan salah satu 
bayi yang terlahir akan menjadi musuh fir'aun. 

Dalam sebuah riwayat nabi musa di hanyutkan pada sebuah benda di sungai dan ada irigasi dari 
sungai tersebut yang mengalir menuju istana firaun , dan Musa hanyut ke dalam istana dan 
ditemukan oleh isteri firraun dan selanjutnya Musa atas permintaan siti asiah (isteri firaun) 
diangkat anak. 


Dalam Tafsir Baghowi diterangkan Nabi Musa di urus oleh keluarga fir'aun dari bayi hingga umur 
30 tahun. 


- Tafsir Baghowy : 
dim US 9Dg (Laiw Jas yo Ld dag) ln (ala Ld ebi dl JB). 
- Tafsir Thobary : 


cal gili elila8 Cala99 (18 ) ori 00 yo La8 Wiilo Iaadg Ld el 5 all JB) : dls dg Jual $3 Jail 
Nae 2 gp Cals (19) 

J3 « Al laga Ulu) oleh go 3 Lu : 99 «do Ale Jab lo Day ssugiuul Agia0 ASI IS 999 
dis S3 Jual Jis Jd odic USO blsg $ Uni J00 yo Ld Wilg « Iaalg cwug0 L Lu9 eh yi Ml: us 
busll yo Ji yuli yutill Ali : giga (ae all diled Kala89 ) . ll 0. 

Jasll Jal JB JS 38 WS SAI gxiug . 

ss JB yo SS: 

Us: JB 4 mall Li: JB 0 Asia 1 mg Li 1 JB, moto ul Li 1 JB 4 9505 Ly 050 Mira 
leiled JB 23 yo Lula cla3 ul Sila caleg ) : A33 «da0 US « RSI yul ush uc lau cbLg 
uwsill S8 : JB (lal yo Ula Is . 

dio « d0 uc US ulus ab wi JB om 1 JB al li . 

ul gusi yg 5853 . cusall laa lgs ol ISI eWll yuS 3950 Yg « drag 250 WN ( cliled cledg ) J8 lovlg 
dllko - yloo3l Jal yo elall dell del)3 Kadg «call hu)" oilad cladg "1 dl 3 
UI yo Laila 1 AS cniro ! agsasa JW « dls Jual 93 Jasdl Jal Alis (wa II yo culg) : J3 
(340 501. Lin dc WIL 

| ds JB ye SS : 

ve culo wale3 sudi elilad Caleg) 1 Sawi ye «bolu Li 1 JB 4 9502 Li 1 JB «yoo dya cuUg0 iida 
cus Sal Isa Lin ade gus ( wa . 

eble Lini v4 II yo calo : ss sio Ji : udosl JBg . 

USS ule all3” il SI AU Gan aU” Aeb3 50 Gal GS Lul LS Igis ima AISI Sio UkbNI gb I5l3 


Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti 
orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. 
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. AS: An-Nuur Ayat: 59. 


Dari Atha' bin Yasar, menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi : “Apakah saya 
harus meminta izin sebelum memasuki rumah ibuku? Jawab Nabi: Ya!. Orang itu berkata:” Saya 
serumah bersamanya?”. Sabda Nabi: “Mintalah izin kepadanya!”. Orang itu berkata lagi : “Saya 
yang menjadi pelayannya?”. Sabda Nabi: “Mintalah izin kepadanya! Apakah kamu ingin melihat 
ibumu telanjang? Jawab orang itu : "Tidak!”. Sabda Nabi: “Mintalah izin kepadanya”. 


www.islamuna.info 


Seorang anak yang telah mencapai usia baligh sudah mulai mengerti aktifitas orang tua/dewasa, 
terlebih yang sifatnya privasi . Dalam ayat ini Allah menjaga Hak orang tua dan tarbiyah kepada 
anak-anaknya untuk menjaga sikap dan tatakrama kepada orangtua. 

Diantara hikmah nya : menghindari kegiatan dewasa (sex) orang tua diketahui (kepergok) anak- 
anak mereka. 


- Tafsir Thobary : 


sisy (All) Solat yo (ASio ) 1Agiy sgusug «SL lg AS3AgI yo Dll go ISI »0,S3 clei Jas 
abal Bal 93 ay3b YI WB3NI yo B9 63 Sule lalay YG :Jats (Lgi )I solissl9 2 USYI 
d2 3 Yg JI, 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya59.html 
- Tafsir Ibnu Katsir : 


call Jab gl ISI : iga (gl 0 dll U3Livul LS gili aldi ASio JebYI gb ISlg) : dllsi JB s5 
mail sgosa « Jl BS ale gila ul age 9 « alodl Iga Iso SIN cal gel 198 gilaan TgiS loul 
SSI Jl AI 98 uls « alol ade Ja Jl us gall JlsS AI sdg pesilat sll . 

BB cause ade GNI alga 9d Ulu MB bcl) AI US ISI» yS yul 0g c454 ye «sela JB 
sos (pel 0 w4Al! UAbisul lo) : A3 9d JB9 . 2 01 saw JB ISA . Jlo JS ole coli abadi gu 
“as nlalo Ja sil Soyou alus laS 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya59.html 
- Tafsir Jalalain : 


all gobis LS? BINI Raos 99 «id Lula All ASio» SNI lgal «JllbYI &bu ISlo» SJ asi 
X3 male ala bl SI AI ea JSS2 JUS JSI SI Wae 0 


Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/942634602426015/ 
www.fb.com/notes/942781695744639 


4195. APA YANG DIBACA DALAM PERINTAH IORO' ? 
PERTANYAAN : 
2 Ramoen Rioen Rayoun 


Assalamu,alakum wr wb.. IORA' artinya bacalah. Pertanyaan nya, apa saja yang dibaca? Mohon 
uraian nya abi ummi pak bu mohon bagi ilImunya.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, yang disuruh baca pada kalimat igro' adalah apa yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam, yaitu al gur'an.igro' bismi robbika 
maksudnya bacalah al gur'an dan mulailah dengan membaca basmallah. 

- kitab tafsir al gurtuby (20/105) : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 462 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JS elu 9d Fama! SSL Ul d9 4 ebay maa Laitio Ul yo sll Jail lo LI Sl el) awal LI cu0g 
Jp 2 lay mal code DB SI « sale saing el : JaB3 » JJ sale cad Eli) mal yo el Jaa. Bg: 
dll ab AxttBl9 2 Ulil LAI Se dgin0 29 AM Id deg. Jl sal code 4 Al mal IS Ja - 


2 Ghufron Bkl 


mall yan dl ll ag 2 mall 3 

Ob pl al lo lai ale Alih ale SA SY lg LI le yo gl HIS SIS SI el pulo LI 
al Sal ale US ul Call calo II Lc sopir SA clal Sa Jl Eli all oh sial Ol) ol sebal Uli 
Cu diblk A55 dnol Inolil betul diy Jl ol NS Sy Al ab alas all ddsig USS Ul Call Setib yol 
Wo3819 snuulg Ani Y DS dil JII Eau Mal 

$ sagll cal AslS9 «el au ic Hala) 03 male 139» Seljill yo Lol Ball y3Kuwy LSI »sgasll 1 
ge dale Jji lol « dd aosy le DI : mati « ego gua belas s0dl9 « 20 leihs A3 bl 
Ne an 3 deli we 
selidl JpiS ebi) mual DI 2 aatillg « Bil SI USS ul 59549 « btn: 

| diy SSI 7S lo pdl ! Lebah JB9 ? Edu gal AE gal sia I pala dg 
JB. dil al leg «AI away IS | 1639 152) Jesl Jl « shi asal ade LSI SI 2 ale Sunan el J9 
vs Jl. 

alaci 98 GisJl UX damill 4S dls SAI : dg UJI Hung « eh) mwb Lusimo «SI : dilas W sll J3 
peill Jilu ah Uleg « sal 

SSI pisa ! GI JG. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-6681D-843 
Wallohu a'lam bis showab (NN) 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/9428823157345771 

www.fb.com/notes/954346434588165 

4228. TAFSIR TIDAK ADA PAKSAAN DALAM MEMELUK 
AGAMA ISLAM JAL-BAGOROH : 256) 

PERTANYAAN : 

? Nopi Darto 


Assalamu'alaikum. Pak.Maaf saya mau bertanya tentang maksud dari surat Al bagoroh ayat 256. 
Sebelumnya terimakasih. 


JAWABAN : 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam. Asbabun Nuzil Surat al-Bagarah, ayat: 256 : 


aosil Y Jl bgl Ikusikal 88 AUL « 50323 week K3 CL SI Ge SI Cai 8 Sl 99 OLI b. 

Ale Row Wl3 GI 
256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang 
benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 


beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 463 ) 


Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Mawarid Zam'an (halaman: 427) : “Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas 
berkata: “dahulu sebelum Islam datang ada seorang wanita yang anaknya selalu mati. Ia berjanji 
kepada dirinya sendiri, jika punya anak dan hidup akan dijadikan Yahudi. Maka ketika Bani Nadhir 
(salah satu kelompok Yahudi) diusir dari Madinah, anaknya berada di antara anak-anak orang 
Anshar, lalu berkatalah mereka: “jangan kita biarkan anak-anak kita bersama dia !”. Maka Allah 
menurunkan ayat ini: 


Akatil Y adal B55aL Ikukikal s5 AL 203 slah 33 GAS all 30 MI Ga B GS 9d al 
Ale Row Ws 


256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang 
benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 


KETERANGAN : 

Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawudnya(3/11) sebagaimana Hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dalam al-Jami' ash-Shahih Sunan 
at-Tirmidzinya. dan Imam Jalaludin ash-Suyithi juga menisbahkan kepada at-Tirmidzi dalam 
Lubab an-Nugili fi Asbab an-Nuzilinya (Bab I, Surat ke-2: al-Bagarah) sebagaimana Hadis di atas 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. 


Ibnu Jarir juga meriwayatkan dalam Jami'ul Bayani Fit Ta'wilil Guraninya (3/24) : “Telah bercerita 
kepada kami(lbnu Jarir) Muhammad bin Basysyar, katanyalMuhammad bin Basysyar): “Ibnu Abi 
“Adi telah bercerita kepada kami( Muhammad bin Basysyar) dari Syu'bah dari Abi Bisyr dari Sa'id 
bin Jubair dari Ibnu “Abbas, katanya(lbnu “Abbas): “dahulu ada seorang wanita yang anaknya tidak 
pernah hidup lama. Lalu mulailah ia bernazar atas dirinya, apabila anaknya hidup akan 
dijadikannya Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir, di antara mereka terdapat anak-anak orang 
Anshar, merekapun berkata: “kita tidak akan membiarkan anak-anak kita”, maka Allah 
menurunkan firmannya: 


Akatil N adigll B55aL Ikukikal s5 AL J033 se lah 35 GAS sll 30 MAU yaa B WS 9d al 
Ale Row Ws GI 


256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang 
benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wallohu A'lam. 


Berikut sebagian keterangan dalam Tafsir Ibni Katsir : 


alis sn gaBl3 Ly 3 Adu yan US Jesall ade Isl 19,5 9 ! Sl (unall gd OLSIY) : adl Ja 
JS9 Goa 819 2720 Radg pd All ola yo Ji 4 A8 JaSall de sal Ul dll alay dd u3 
389 . L.swso D SO Ul 9d JoSall ory Y Aid 0 dug now ole ps9 JS dll aci og « dim ade ad 
le Meets Sis 02 san Ga AI an Gnta ol g 

uas Gal US Ja Uu Asa S «yi gal ye dumai yS (SAS yul al Lian oli al lia? Ju 3 ul JBS 
09 pad JS oil gi Canbsl la £ p09g UT Ng lal Gale ul leudi ade Ja bio us Blsall cus : JB 
(ol goa Jl oi 8 sal dal SIN) : Jag sc Ul J5 Uslul em X : Igllad los slul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 464 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ulos sal us! 0197 389 . pg U dai ye Sl 2959 y09 W lis ye leuas wilwllg sold gl 019) 399 
AD 9 Sama yg sus g ya Ly Magwg H0 S5 IiSH9 « U duga LyaD yo H0 WI Ula : 
JB 9d ul Lal. 

Dome us Jaw us gl do SC ye Kuli UM) US ed all 020 yul Ly I050 US Gilhul Ly Jan JU3 

al Ibis IIS yoy alus Kai 00 ON 0 Ja) 08 Lali : JB (al ada SIN) da3 yulic cal ve: 

lagi! lag Sisul VI : alg lc All Lola yuill J3 lahan Ds) 9d US9 « oki wo Ulet JI JS imo 
Ip ad dil Ji $ du mad VI Lai 38. 

la ba Ugloby aldi yo |g028 j3 SU ade | Loss 38 LISg : og SIS 93 Sami S929 0405 cal ola) 
S3 Lay ol ag le All Kala Al Iga 3 00 All « log Sia Ul lodgal SI ag2o UBI ac loo 

HI Sd wd 38 « load bl . 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?idfrom-216&idto-216&bk no-4981D-220 


2 Abdurrofik @odir 
Wa'alaikum salam. Nambahi sedikit keterangan dari Tafsir Munir Li Zuhaili dan Tafsir Al Bayan. 


ads sio! pw (3 21) 
Akasil Y sial 29 5aL Ikukial s5 AL J0i)3 Use lah 4 UAS gal 30 Ill ya Ds 9 OLI 
Ale Row dg GJ (256) 


olullg pil: 

ole adi ad! 4N9 LSI dl bday lini N dinuo JiNd UB saduNI 43 Jasall ale bal Ig 5 9 

AI Gulill 05) Gali odlas JgiS sal SAS AINI gl sad gl cb Ap Auip DB sold yag Haallg CLS 
199 10 Gaigal Grio30 195). 

Rein ID AA lg JOLAJI9 all selag (2g aa JI Ju S,09 Sbd yo GNI ob uk 383 
ASAP elis 09 U 033 Elis yo Jk Job o4c9 JII, 

ale yayaB bsngll JB Usmlual X4 AB Sud AB AA l a03 Yu le Jab Asi AYI dag 

Ausdl ade laa 198 554 al dnAlall 3 il 20 leg daa $$ Iggii yl 2219 cad SI gl JSI digulasos 

OS Cup edi yo Ban JI divadl Alay 93 NI 0 Cal 33 389 AS Lou S3 Jlal Elul Jety laS 
cbg8ls cl3cl ysokuall 

doll! Alah! Yus Ring sendi 453 G0 caSall9 culgasdl NI led! gl Uyall adl yaaa! Lah J9 

clsalaadl Jo Jalar 25 lai pd Ala setg call adl BaLal 193 ngi5 casual Jlnsiwl 40 dell 
Jb! SJ ASI yng JS uw godll asu Wall 289 ade audi, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/956178861071589/ 
www.fb.com/notes/958844610805014 


4229. TAFSIR BERIBADAHLAH HINGGA AJAL 
MENJEMPUTMU | SURAT AL-HIJR : 99 J 
PERTANYAAN : 


2? Aep Ezztt 
Assalamualaikum. Maaf pak saya mau minta penjelasan dari hubungan antara ayat dan hadits di 
bawah ini, supaya bisa diambil pelajarannya. Matur suwun. 


ale dum #3 NI Lai 9 Ay KI lo rio Fill Jal Jay Jasa Sol jl. wall elit ats sb) mel 
k93 )Wl Jal Jaw Jos UUSII .. 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 465 ) 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam. Surat Al-hijir ayat 99 : 


yakin. Tafsir gurtubi, dijelaskan dua an 


Pertama : 
Eos asl3 
disandingkan TPA 
call Ih M5 , 
apa hikmah disandingkan ibadah dengan kematian, karena jika hanya disebut 
sh acl9 


maka sekali saja beribadah sudah dianggap menjalankan perintah, tetapi ketika disandingkan 
dengan 


maka artinya diperintah beribadah sepanjang hidup. 


Kedua : 

kematian, kita yakin ng surga dan neraka, tetapi itu dasarnya iman, berbicara iman maka 
berbicara hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Iman baru bisa dilihat dan di sentuh setelah 
kematian, dibangkitkan dan melihat langsung dan menyentuh langsung. sebagaimana terdapat 
didalam beberapa kitab tafsir 


- Tafsir Tabrani : 
call 20 G1 005 s634 Gal Ul all gas II, 1 Goal G0 GsSIs Jlall gas Jl ll ag 
- Tafsir Samargandi : 
ost dal 915 gi le pikulg : Gatal Jab sis ang ade: yusy S5 mclg 
- Tafsir gurthuby : 


pole mad SI olisu Ol. Ugal sal Ul Dg : taslg dluo A8 Latdl db 05 cb) mcl9 : dls dg 
S9 LS cb) clg : gi USG ati dil sis : gi Bai lah : J3 UI» le my e3 Ulg «Aina y3 
JW I5I9 » Lelao US Hang 50 0G si lillao el, clg : JB gl al ka 63 padall "ad JS. sal ,3I 
oil elok os ob) aalg ? Ailswu JB HS 1 JS ob. Usa sus Id Ius Y oliso US Uatl slil sus 
Sai 389 . JAN guna tonlgll Abad S2 bal JlasY : NA ATA 
Ls cs 35 J9 Lal yuloglg : Ala mad JB LaS « Gili io Bola yLsaisal al sallg . cusall IS 
don ale ci Laga gl ogy Lgi 1 JB9 «sal Sl cu : 9 JB ISI Isl ul Rd ale US L9 » 

0 WS Holi Al al Uy@a Laga ata Ul ade Jalla. Lesaly al Lila Lilb : JB 33 
pel 389 - gali Ly Ulaic yucl - Ulaic lol : - alug lo dil so - dil You, JW : 499 « Uleulall 
Gbu ass sakil  Cusad 559 & Jas lo dil gu blg Ss lo Aly sll d 9553 gula oat - 
Usdsiuy Y pi Ugal yul yui yo elidb amal uga Cu) lo : Ju Sesal ag 0g yag Ula 2 All Kan 
sal JB 3 slide ole Ol uas 0 WB Ya YSS Fall Li kal ol 1 J3 89. ya AS pel yu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 466 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alun gal US Jadi Ly Ju S9) 389. alel ala . small tlg snlso Jad gag « mol J9dla 5 Oa 
op u8SIS Jlall gas! ul ll isl lo : JB - plug “ale dil Lao - wall ul Jis A0w al dal 
Sa se ke ke ea eneg aU 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/gortobi/sura15-aya99.html 

Yang menarik dalam ayat ini dalam tafsir gurthuby di atas 

(Faidah| 

olgo YIS uatall ebib is JB ISl9 » enlao YS Sang d0 000 Ai Woo dh, cl : JB Jd ul Ia «8 dil 
Lgoi sis ld Gol X 


Pertama : 
Allah SWT berfirman : 

usall dik cus eh), melly bukan kalao eh, cl 
Artinya :Beribadahlah pada tuhanmu secara muthlag 
Alasannya,jika muthlag : bila seseorang beribadah hanya sekali saja sepanjang hidupnya,maka ia 
sudah termasuk hamba yang taat. Ketika firman Allah dengan lafadz 

ol dal sus , 

Maka memberi faidah dan pengertian "Jangan pisahkan dirimu dari ibadah sampai datang maut 
mu (sepanjang hayatmu) 


Kedua : 
Allah SWT berfirman : 

vatall ebil cus el) mclg 
bukan 

Isal lo mac 

Artinya : "beribadahlah kamu selamanya". 
Jawaban : 
Karena lafadz "Yagin" lebih kuat/mubalaghoh daripada lafadz "Abadan". 
Karena lafadz Abadan (masa selamanya) mengandung pengertian "satu masa saja". 


dilis Bao islall )jotual slyallg . sisa Id Asti 389 


Sedangkan ma'na ayat ini adalah :Melanggengkan ibadah (terus menerus beridah selama 
hayatnya sampai ajal menjemput). Mengenai Teks hadits, Selengkapnya sebagaimana terdapat 
dalam kitab al Wafi fi Syarhil Arbain Nawawi halaman 20 adalah sebagai berikut 


Gokioll dlu dl All lo Al Ika USS JB Tie dil gua) patuo gl dl 312 ya3 Jl NE yul GE 
Jb Jia dasas 3S & SS Jin dile 3S) li lagy Ginga gol ulu 9 Ai #3, ASI Ol Waoaal 
SA Al Simas al gita dang AS B3, UK Ola M3 Sabas CDI A9 Ras all adl Jua 0 
Jamu Jan SUSII Gile Sad EL NI Giy3 Ty US lo is GS Jal Jaw Jamal KosI « “ea 
Jap UUSII dile dad 23 AI bila dig 03K 6 05 JI Jl Jam Jaad Kasi 53 . GIS JW Jai 

KS USJI Jdl Jaw . 


Diriwayatkan dari Abi Abdir Rahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud ra.la berkata : Telah 
menceriterakan kepada kami Rasulullah saw (Rosul adalah orang yang selalu benar dan dibenar 
kan) : "sesungguhnya salah seorang dari kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut 
ibunya selama empat pulah hari berupa air mani. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 
empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari. Lalu diutus 
seorang malaikat kepada janin tersebut dan ditiupkan ruh kepadanya dan malaikat tersebut 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 467 ) 


diperintahkan untuk menuliskan empat perkara, yaitu: menulis rizkinya, batas umur-nya, 
pekerjaannya dan kecelakaan atau kebahagiaan hidupnya. Demi Allah yang tidak ada Tu-han 
selain Dia, sungguh ada salah seorang di antara kamu sekalian benar-benar telah beramal 
dengan amal ahli sorga sehingga tidak ada jarak antara dia dan sorga kecuali satu hasta, 
kemudian catatan tagdir telah mendahuluinya, sehingga dia melakukan pekerjaan ahli neraka, 
maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sungguh ada salah seorang dari kamu sekalian yang 
beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecu-ali 
satu hasta, kemudian catatan tagdir telah mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amal ahli 
sorga, maka dia masuk ke dalam sorga. 


Kandungan Hadist : 

1. Allah ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluk-Nya sebelum mereka diciptakan dan apa 
yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celaka. 

2. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk syurga 
atau neraka, akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. 

3. Amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan 
kondisinya saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir 
yang baik (husnul khotimah). 

4. Tenang dalam masalah rizki dan ganaah (menerima) dengan mengambil sebab-sebab serta 
tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hati karenanya. 

5. Kehidupan ada di Tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah 
menyempurnakan umurnya. 

6. Sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia 
dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu. 
Karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. 


Sumber Keterangan : 
HADITS ARBA'IN 
SHOHIH BUKHORI 
TAFSIR @URTHUBY 


Dokument terkait : 
0187. TAUHID : RAHASIA GODAR ALLAH 
1364. MENGAPA KITA HARUS BERDO'A ? 
SEBAB-AKIBAT TIDAK AKAN BERPENGARUH, KECUALI HANYA DENGAN GADHA ALLAH 
Takdir Mubrom & Mu'alag (Ghoiru Mubrom) 
Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/954890457867096/ 
www.fb.com/notes/958851810804294 


4259. TAFSIR AS. ALI IMRAN AYAT 14 : FITNAH WANITA 
ANAK DAN HARTA 
PERTANYAAN : 


2 Annas Annas 
Assalamua'laykum, semoga semuanya selalu ada dalam fadhol Allah. . .amiin, mohon bantuanya, 
tentang tafsiran ayat "zuyyina linnasi hubbus shyahawati . . . . dan seterusnya. Terimakasih, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(468 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semoga Allah memberi panjang umur kepada semua yang ada di piss ktb, dan selalu ditambah 
barokahnya, amiin ya Allah. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaikumus salaam 


ARI doguasll JII alas BNI Go Bolaiaall MbUalIg Gang Ll G2 Olggl US yuli 33 
Jall Gas ori 3” WII suSJI abs a50 Jis 


Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita- 
wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali 
yang baik (surga). Surah Ali "Imran (3:14) 


Allah mendahulukan wanita atas yang lainnya karena kesenangan pada wanita lebih besar dari 
yang lainnya dan fitnah ( cobaan) nya juga lebih besar dari yang lain , juga untuk bersenang 
senang lebih kuat kepada wanita dari pada harta dan yang lainnya. Sebagaimana hadits : 


ve Ill ada ml dish Sagu LS Lo :JB plug Male Ul Kalo gw 00 logic Al 9.5) M5 v5 dolul uc 
041 S,ul ol9, sll. 


Tidak lah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada para laki laki melainkan wanita. 
Setelah itu baru anak anak atau buah hati dan seterusnya. 


VT ola mbl d91d. 

agan gi (AI Kan 3 gal Gua G1 (ilusi ya Sl sesi Cam Lili Gap JA Aailall Alat! Sl gais Ul JI El Ge ds asia 
La Il Ce pala AA (gann LS Ji La Ea! Ag JSI Uea SSI, cal ga Attal YY (lai dag el yeah jas Jaall 
Lal) 

oa VI 8 A9 Kasal SA ai Aa Oaialh (Lai onta JB Ueia Agu 3 


Setelah ayat ini selesai allah mengabarkan pada rasulullah bahwa ada yang lebih baik dari pada 
semuanya itu yaitu surga dan semua kelezatan yang ada padanya. 


Balas lg 5I3 ad Gaal DWI RSI G0 SSI SLS Ag Sie Isl Gal" KB do j4 Kini J3 
sus Jang lg Ul 5 UlS)3 


Katakanlah: Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?. Untuk 
orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir 
dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang 
disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Surah Ali 
'Imran (3:15). 


Kemudian allah mengabarkan pada rasulullah bahwa kelak bagi orang orang yang bertakwa bagi 
mereka surga yang tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang betapa nikmatnya, di dalamnya 
ada bidadari yang mana mereka tidak pernah haid, tidak mengeluarkan kotoran , ada khomer , 
sungai sungai yang mengalir dan allah tidak akan pernah murka pada mereka semenjak itu 
selamanya. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


yo TR Sal asi, 


www.islamuna.info 


beta 5 Ca Latul! Alat! A8 1 Calill Uya) La JaSis AS SI Ulil Sama La Ji yah ASLI cya jab Sail! Jr las JIE Nil, 
benih ya Ga GOR Gl OLS Tai Ga goa Lilis Agay ae DSA asi (JA El Ye HAN 5 Allaa Y SA GA Asasi, 
AB le pb Yg Lara YA Yg SL) Uas Y Las Sl ae, (all yA, cal 3 Jasa! ya RAN GA ya ANE, 
ag KAIN 3 Ginga 9 SAVI, CA, abal ya al Boglaa gais Nya lai Gta Y ALAN gl Lea USU Gal Lea Gaal yaa 
Jah 0x5 agale Jaduny DG Ail gala) agale Jay cal AI ya Gl gada 3g Latul (Uuai 1g jay Las SlA 
del al 9. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/939785272710948/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962036570485818 


4283. TAFSIR AS. TIN AYAT 4 : BENTUK SEMPURNA 
PENCIPTAAN MANUSIA 
PERTANYAAN : 


2 Naufal Al-Shofa Sebuah ManuskripKehidupan 

Assalamualaikum. Member baru mau nanya : Telah diterangkan bahwa manusia diciptakan dalam 
bentuk yang terbaik... Dan juga kita sering melihat orang-orang dengan kekurangan dalam 
anatomi tubuh seperti pincang, tak punya tangan, kaki bengkok, buta, tuli dsb. Lalu maksud dari 
ayat yang mnerangkan bahwa manusia memiliki bentuk terbaik bagaimana? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, dalam surat at tin ayat 4 Allah ta'ala berfirman : 


355 owl 59 Gal UAS SI 


"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." 

Menurut kebanyakan ulama' ahli tafsir maksud dari "bentuk yang sebaik-baiknya" adalah 
kelurusan dan ketegakan masa mudanya, ini adalah bentuk terbaik yang pernah ada karena Allah 
menciptakan segala sesuatu dan sesuatu tersebut merangkak, sedangkan Allah menciptakan 
manusia dan dia berdiri tegak, mempunyai lisah yang fasih dan mempunyai tangan serta jemari 
utk menggenggam , manusia juga dihiasi dengan akal dan tamyiz. 


Ibnul arobi berkata bahwa tidak ada bagi Allah suatu makhluk yang lebih indah daripada manusia 
karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia yang hidup, berpengetahuan, berkemampuan, 
berkehendak, berbicara, mendengar, melihat, mengurusi dan bijaksana, itu semua adalah sifat 
Allah subhanahu.penjelasannya ada dalam hadis : " Sesunguhnya Allah menciptakan nabi adam 
berdasarkan surah-Nya ", maksudnya berdasarkan sifat yang telah disebutkan tadi. 

- kitab tafsir al gurtuby (20/101-102) : 


adi JS dik ON 1 US lo wal 989» cyuioll Hole JB ISS lu slgiwlg allbicl 989 pusii cal 43 
lus0 Jab ya gol J3» Lea yAnA, Melo d9 «SIS Ulu Ug « bgiwo 99 Gis « Ag29 lc LSI 
dy UgSlo Joki dolill mao « uoill Laga « » L590 « JadL . 

naa laKis Ina: 31321 Tale las ane all 3 LN os sum Seal) “ea il 
SIS Al "di ulu Bias « slalll yA 0 ling 4 Ulu JII Ulun psag laa Lan « Lucy 
Gscal vog "Usai ono ade" dloo s9. ld S3 Lio sll diluo ole yusa "di gn0 le pal 
sule ISI Ul XI Iu ab « Iwositiio d0 Kas Jl). 


- kitab tafsir al baghowy (8/472) : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(470 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4929 ade USio laun JS Ss ul H9 «25900 ml H0 Jacl : ASI (pagi yo Kd UWidI bls sal) 
Jualo Jis La 50 « oxy JsSlo Jali « doll mao alas Ul NI 


Kesimpulannya, bentuk terbaik bukan dari segi fisik saja, tapi juga segi non fisik misalnya akal 
yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, sifat-sifat terpuji dan juga berbicara. Wallohu 
a'lam bis showab (NN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/959300650759410/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969780429711432 


4327. TAFSIR DAN ASBABUNNUZUL AYAT NISAA'UKUM 
KHARTSUL LAKUM 
PERTANYAAN : 


? EM Idris Romly 
Assalamu'alaikum. Mau tanya kiai bagaimana asbabul nuzulnya ayat "nisa ukum hartsullakum 
anna syitum" terima kasih. 


JAWABAN 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Sabab Nuzulnya Bahwa orang-orang guraisy ketika menjima' isteri-isteri 
mereka pada farjinya itu dengan bermacam gaya, maka tetkala mereka hijrah ke madinah dan 
menikahi wanita madinah (kaum anshoriyat) mereka melakukan hal yang sama (jima' dgn 
bermacam gaya),maka para isteri dari madinah menolak hal tersebut karena gaya tersebut tidak 
biasa dilakukan para suami di madinah. Para suami dimadinah hanya melakukan satu gaya saja 
ketika menjima' isteri-isteri mereka (mungkin hanya gaya konvensional,wallohu a'lam). Maka 
terdengarlah hal tersebut oleh Rosulillah SAW,kemudian turunlah ayat yang disebutkan yang 
isinya adalah hukum membolehkan menjima' isteri dengan berbagi macam gaya dengan syarat 
yang dituju (yang dimasuki oleh dzakar) adalah farji atau gubul. Lafadz "Al hartsa" memberikan 
pengertian khusus,yaitu hanya pada gubul/farji. Adapun gaya boleh dengan gaya apa saja,baik 
dari depan atau belakang atau dari samping. Wallohu a'lam. 

- Al Muharror Al Wajiz : 


| 0 300 29911 dalas ad asal JSI mati 69 dll all: 
CB dapa! ol Lets» gg Al ac og sale JB AN (SI 05 Sel): ala dl 10 “oo cal JB 
JI yaa WNI 33 el Ul ale Culeg Jgsl Jl ls Lek 98 lord yo Elall ssi ISI JsJll Ul 
19028 lol daliso ULd dc all 39 sll gili IgilS Ly 53 ol Lgu HD 2129 Tolu al WB3 a33 ale 
irslg did le UWAI NI mela) iale S3 al Sl diaoll elus or yi Ad sllS Iga Ob Losl 1929539 duaoll 
ISI UglS Wlugd! dnyyo WNI cl 338 el 3 yalill HNS stulg plug ulek ul ab pls elbgNI yag 
BA ad ALA alas Wall Abad HAJI 85950 weid dudi Mg UNI 2590 49 ebll US 
459 Sl yo doilg cusubig dulbuo yo slolell »9g05 dis oliso aids sil Jg3g € poll 9D SI Kls adl 
LS yo Fall 9d pel gd Ud ol yel, Ul gl Nda sepi lol ul 9 Lis ole Bu20g Tio pil 
SS Ugayas D aad9 BINI Oia WNI 0d 93 ul yuli 2d 389 susi Jlasiw3l 9D ISd sio y09 csl Us 
Jas us alus 0 el S9) sale Jl 93 sbg Ul adl oa loud 00 3 Cud39 lagoloiab cal wo 
Sial up 2009 Salo sud upil ye ksul dsUNI Cngy9 W HNUI 9d ISd9 As3 0 yuiSig HNS ic 9,9 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 471 ) 


S3 Bg SAI 9H9 0955 9 sendi Illo 0 S9,9 yac ul US lu uc Uba, wa uc lo lalg,9 
umi AISI plug Ale AU old yul Se 3 el Je3 Na) UI am 99 Ula de ells LIS B9 duisll 
299 iluill Sino0 49 akwg Ale AU ala Al Jaw) 0 953 389 Jo20 gal sud JB HI op Ol 13 4 
al uc 5,99 dd 98 iLol sul 0 geo JB dl A8 Aic 599 aly3 Ud Lal 9d elwill « ulil JB al og 

X9 guioll Gali 38 (dg akug Ale AU uc S0n0 AS ade sil lor 3S S3 ld 9 Hd il ol cul yo JB 

Ky Vas yo lg dis gi Ul su de JI de JW ad Ia ul SNI agallg JUL ojo Kas 
due 


- Asbab Nuzul Al wahidi : 


Samloll ade Ly 3050 Ly Son 0 de wall gol Jo sill Ulu 

HI (SI Silu ) ls ds 223). 

141 - Was «Union ac birds « soal yy Uas bus | ol ml ox Soal gl LusI 
us @Lol wil SI 93 Jati dogall WE : Ja ag gp oil B0 ol al og | Sy ulet 
US Salad ol) (Aida il Sisa Lgi SI Wo Sal) Ja 4 Jgol us dal ul la ya dd 
PA ANU (d5 Ayi gal SS sal us | Mus ulgng asi ul . 

142 - Ul uc busi « net SA 
JB salo uc « alun Ubl Us . Gile up S020 US « guy ball Lia «WS gal Lir» «Mau M3 up 
Ulu dio dl JS sis as3gl disi all OLSII A38 yo UL9,0 DNS yule cal lc Lord Ku 
v0 sal Ik ul? yul al JS ( iis ll Si 5 Ig ASI 5 Sl ) 1 XI 050 adl tagiil va « leic 
oluasd yo L929 53 diyaall | 9028 Lald « WIL yX09 DUO Yes UsdAug « | ASos | elwill 95 min giS Yin) 
edi se. le su LSI AJ sg ID : os dlu 4Scu yalasu | gilS loS yg5 Tales) | gu39 
Siya Isis SI Uy3 Silu): ds 38 sll ll Ju - almg Gale AJI alan - Ul Ismi ol agil Kis 
W 5 Jl 20590 elu usa loilg « Sob Ci OLS « doun0 Lala Ul dio Kia Ul: JB (sii sil . 
J5 YC « Syidl LS sel us. So HUI uc gl Slsll ola) cad Cas Oo wil : Jaa 
suyboll «adl ul Glbwul gl MG. 


2? Hadiro Maut 
Ada anggapan orang yahudi bahwa menjima' istri dari arah belakang (tapi sasaran tetap ke gubul 
bukan ke dubur) akan berefek bahwa anak yang dihasilkan akan bermata juling. Wallohu a'lam. 


op @lyol il Sl “ailyg yo lesols ISI Jai dggl CulS JB sule ye Sioslly sg plg Uut S9, 
in AI ISS Sila "ca Joo ya Ul “lal 93 ld 43 dslr 


» Sunde Pati 


OB saga Ol Laura? Ra Al Ly abs JEBII ) SI X3 Sel (: al die Abe al JS 

sa yaa YAI cal id d3 sal ade Culeg Jasl Jall cbs led 9d Ld 19 yo Ball ul II Ja Jl 

| aon lal daliso Ulud dc all 9d sll gi IgilS Liu 3 ul Lea : 4d p429 dal al UJB9 adl33 lc 

isl dd Ode WA VI all) dole CSI al Sl usall elus ory ab dls Igsl ol Wb Lil Igs9. 59 duel 

BI LIS OlglI io GNI ca 338 SS 93 yalll AS ptilg Aug ade Ali aa yul db lo alba oa, 

SIN gi al LAI ol adas Wall da3 AJI 930 vid udi W 9 Wall 2390 43 sball UK 
Loyal ga 5) dots gal 


http://vb.tafsir.net/tafsir6029/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb//959855787370563/ 
www.fb.com/notes/979191875436954/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4355. SIAPAKAH IMRAN DALAM SURAT ALI IMRAN DAN 
MARYAM ? 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Akbar Khadzigon 
Siapakah Imron dalam ayat berikut ? : 
sala s3 ls II 3S gl Me ala cJB Sub « OEbL web sb yo Sob JII KAN JI Ml maw 


Ale wall Gil II” sio Jhs38 1550p) 
(Surat Aal-E-Imran 35| 


(ola A50 kasam 013” LA IU Ar TS lu alel Wl3 Sl gisusg yul 5 JG is9 Lado 
al Jl Yo (33553 ah bcl) 
(Surat Aal-E-Imran 36| dalam.ayat lain : , ' ' 
(Gap del 36 log £3 Lol Jaol GS lo Gs SSI U) 
(Surat Maryam 28J Lalu: 
(Sail s0 63 S3 k33 Oak 85153 Un 93 Lo dd GARIS 4333 Cia Gull « Olsas Wil 2509) 
(Surat At-Tahrim 12) 


Sui IS Ulos gaLSS Al leak a10 9 Pull Ulallugo Ul gal . ul 0g 3D Yo 
JAWABAN : 


Imron yang dimaksud ayat itu ialah Imron bin Matsan dan bukan Imron bapak Nabi Musa Alaihis 
salam... ada juga yang mengatakan ia adalah Imron bin Asyham. Dalam surat ali imran ayat 35 : 


Asal Rosul! Cl SB) Koo Jis 15550 wali sal II BS wil U5 ulbas Ulat JB SI 


(Ingatlah), ketika isteri “Imran berkata:”Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada 
Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul 
Magdis). Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

Yang dimaksud Imran disitu adalah imran bin matsan bukan imran ayahnya Musa alaihis salaam, 
jarak di antara keduanya adalah 1.080 tahun. 

- kitab tafsir al baghowi (2/29) : 


ulas wlg Ublo wy ulas 38 UL cg « as0 pl I336 Ly Aib yad3 (Ulsac il dB 5) : adl ds3 
peSalog ad Jlolg Jail ul ui yage) Lilo gi US « dim Ugiloig JI logiyg « Auull Gulo suug0 yul 
aeiil ya ulas : JiBg 


Dalam surat maryam ayat 28 : 
Ts) del il log ag Isa Jl US lo Gta AI L 


" Hai saudara perempuan Harun! Bukanlah ayahmu seorang yang jahat dan bukan pula ibumu 
seorang perempuan yang nakal." 

Maryam disebut sebagai saudarinya Harun, ini hanyalah nisbat kesalehan karena dalam kaum 
mereka ada ahli kesalehan yg dinamai Harun, bukan Harun saudaranya Musa. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir at tobari (28/186- 188) 


bu lol Gl log cg Lol Ipul US lo ugold Cal L) : oles Ag Jas 3 Jail (28) Jal Lalisi ( 
Kl sia kal 0 Im sasa og rosse Uda as oil ll Jalal 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 473 ) 


dal UN Dll adl Led ago dai (U90D CSI L) L Jab 1 pguasa J3 «ASI Lil dl ma 20 Lgu 
JB all ngo gl ugoles vla « 92 Usouy IsiS pe Dal 

db,S3 SSI ag ale Al lu Gil Jgaao 00 HI Y el Lo slh 93 Jail yo Ulguallg : ji23 gl JB. 
12093 yo Jay SJ cumi Lil 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Erlangga As Sumatrani 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/982615285094613/ 
www.fb.com/notes/985012574854884 


4368. TAFSIR AS. AL WAGIAH AYAT 62 : ARTI 
PENCIPTAAN PERTAMA 
PERTANYAAN : 


2 Ajay Burdah 
Assalamualaikum, kepada semua kyai di grup tercinta ini, ana mau reguest tafsiran surat 
alwagi'ah ayat 62 dong, butuh referensi bangett.. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikumussalaam... 


TOO TR mwliill iga. 

LA Ai Kilo Ga Ai Kilas ya SALAH ey Kla Uh Ig SS Al Gal Sa padi Ga Alah AN Ol tiga Sal, ll BAIM siale 5) 
TIA SEA Ia LS Side) le AG AM Ca Oya KST Na ya fog SN gih SAY Jus ma ASI Jan an 
(3 ya 


Sungguh kalian telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kalian dari tiada menjadi ada 
padahal sebelumnya kalian adalah bukan apa apa , kemudian Allah ciptakan kalian dari air mani 
kemudian menjadi segumpal darah kemudian segumpal daging lalu Allah jua lah yang 
memberikan pendengaran kepada kalian juga penglihatan dan hati. Maka mengapakah kalian 
tidak mengambil pelajaran dari penciptaan tsb bahwa Allah mampu menghidupkan kalian kembali 
sebagaimana penciptaan kalian pertama kali ?. 


2 Mas Hamzah 
Surat al wagi'ah ayat 62 : 


J3 YB del Ela Sale 33 


Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu 
tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)? 
- kitab tafsir ibnu katsir : 


A3 4 B39 song Rawull KI Jang AEISS «12530 Lusi 195955 Al 0g ASlitul lil jl Kiale 3 :ssl 
Subs DIENI Lag « SAN ol ole 236» Seldal ag - Blu Odd al 533 SI ul ug3sei9 ya 
Ya) 1 Jl «(27 2 ag (ulos gdg orag2 Ai SSI Ibu SAI 9d ) : JB log « S5Al9 Wal 
Pa la Sa oki ay ala) : JBs «167 : ya) ii ab ala di yo obls ulas Ko 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


Data ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A3 ing sio 00 dilas db All Saus Si ol Ubi Kama ) 2 dls JB3 «79-77 2 om (male Sis JS, 
36: doll | S (iga gas ul ade polis SS pall NG SS Gang ll dio Jen Souad HS File US 
-40). 


Maksudnya adalah kalian telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan kalian setelah 
sebelumnya kalian adalah bukan apa-apa, kemudian Allah mencitakan kalian dan menjadikan bagi 
kalian pendengaran, penglihatan dan hati maka mengapakah kalian tidak mengmbil pelajaran dan 
mengetahui bahwa dzat yang mampu atas penciptaan ini - yaitu permulaan- tentunya Dia juga 
mampu untuk penciptaan lainnya, yaitu mengulangi penciptaan dengan jalan lebih utama dan lebih 
pantas, sebagaimana firman Allah dalam surat ar rum ayat 27, maryam ayat 67, yasin ayat 77-79 
dan al giyamah ayat 36-40. Wallahu a'lam bish-showaab. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/981020461920762 
www.fb.com/notes/987076014648540 


4379. SEBAB TURUNNYA AYAT 26 SURAT AL-BAGOROH : 
IBARAT NYAMUK 
PERTANYAAN : 


2 Ridho Adrianto 
Assalamu 'alaikum WR WB.Mohon maaf sedikit bertanya,kira kira apa asbabun nuzul AS al 
Bagaroh ayat 26. Terimakasih 


JAWABAN : 


» Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam wr wb 


Gal Lag “A33 J0 SIN Gl pools Igiol Gas Lola” Lp333 168 25939 Lo Jis Lian Ul gusi NA Ul 
Sita NI ay JL lsg” Ia 0 Sg Ia kas Sus Ibap ai 3ISI Iblo gal se8: 431 


Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah 
dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar 
dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: Apakah maksud Allah menjadikan ini 
untuk perumpamaan?. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan 
dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang 
disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, 

Surah Al-Bagarah (2:26). 


110551 @ aiS al pam 

Jia Soal SAI AAN y again! Jl La 173 patah JB ala y Ca gSial! pilas AM S3 Lal "Bal (je yana ye GI Me J3 
Ji La Lip SL ol Gal ya Kami Y AI Go ya BAB ge Aas Jl 9 Lgi gi Lai data gt La Dila La pat GI Gaming Y AMI Gl AN 
Ol Kamis Y AMI Gl AI jala FIA8 JSI ya AMI Al pl La ADI Ja JIE Cage 3 HA AULIS (B3 am AMI lg JS ji 
data YA LX al an gain Al Aga , 


Asbabun nuzulnya : ketika allah menyebutkan tentang laba laba dan lalat maka orang orang 
musyrikin berkata : kenapa allah menyebutkan keduanya ? maka turunlah ayat ini 


» Mas Hamzah 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 475 ) 


Nambahi sedikit dari Kitab Tafsir Al-baghowy (1/76) : 


lo das Al jl HI 2d Ja 55 Lau ( Le393 lo 9g lo Jo LA Ul gub Y All ul) alas ds 

F3) tah asas so bli gaes asas vas sala "3s su ell alabJ 532 - 
pagu SB (win - 41)" lip S3 WgSiall JiaS ella Al yg» yo Iss GA Jio : JB3 (all 
AA sa Lal Sagi Y UI 3S. atsall JB J9 & darul cbsNI OH SY all lo 
las asia Yg Sy Y SI (ega Y all Ul) les 


Firman Allah (Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau 
yang lebih rendah dari itu). Sebab turunnya adalah ketika Allah membuat perumpamaan dengan 
lalat dan laba-laba Allah berfirman : " Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali- 
kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. " (al-hajj 
ayat 73). " Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah 
seperti laba-laba yang membuat rumah. " (al-ankabut ayat 41). Kemudian orang oran yahudi 
berkata : " apa kehendak Allah dengan menyebutkan hewan hewan yang hina ini ? ". Dikatakan : 
orang orang musyrik berkata : " kami tidaklah menyembah tuhan yang menyebutkan hewan 
hewan ini ", kemudian Allah ta'ala menurunkan ayat tersebut. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/notes/989289277760547 

4382. TAFSIR AS OOF AYAT 22-23 : SINGKAP PENUTUP 
MATA 


PERTANYAAN : 


2 Abu Farkhan Abdunnasir 
Assalamu'alaikum. Minta penjelasan tafsirnya surah @of ayat 22 - 23, terimakasih sebelumnya 
poro yai. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Surat gaf ayat 22 : 


(TV) Ans soul Jin3 Jslhe Ig Uan83 Id Lp dke 98 KS SI 


"Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini , maka Kami singkapkan tutup (yang menutup) 
matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam". 
- Kitab Tafsir Al gurtuby (17/15) : 


alang Gale ll sdn yuill Ay syal ? 3 ya JB Jelas slic basS9 Id yo Alie 93 CS ad : all dg: 
aelaldls 99 Uu )3 59 Ulu Jl yo dec 99 soo L KLS xl : SI. 

SSI JlB3 » pd gol LS 10 Ala gd Ini? (SI aya sal 4 syal al 1 IA, yuks yal JB9 
Soda obisl 989 . saWlg sal sal ul : yryutall | 

suga gi dia lean anak ol os aberas el Lah engsel Pel Jian 


Firman Allah "Sungguh,kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini,maka Kami singkapkan tutup (yang 
menutup) matamu". 
Ibnu zaid berkata bahwa yang dimaksud adalah Nabi shollallohu alaihi wasallam, maksudnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(476 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sungguh kamu dulu telah lalai wahai Muhamamd dari risalah dalam orang orang guraisy pada 
kejahiliyyahan mereka. Ibnu abbas dan ad-dhohhak berkata bahwa maksudnya adalah orang 
orang musyrik,maksudnya adalah orang orang musyrik dulu telah lalai dari akibat urusan urusan 
mereka. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa maksudnya adalah semua orang baik dan 
orang jahat,ini adalah pendapat yang dipilih oleh at-tobary. Dikatakan : sungguh kamu dulu telah 
lalai wahai manusia bahwa setiap jiwa maka ada bersamanya penggiring dan saksi. 


# US AL: basi angl dmual d9 dlac : Sl Selat sis basS9 . AN yoga NI Hg Y Id UN 
Ob3 1 bl alis ul Jai oio Ibdg » setu sal 9 US ISI ? ul. Sddl JB 4 333 dal yku 8 
23 al Jai wine ISag . Ulu Jl Jasig sal Jazi al! all . Salso JB : dolill 58 LAyal . 


Karena hal ini tidak bisa diketahui kecuali dengan nash ilahiyah. "Maka kami singkapkan tutup 
yang menutup matamu", maksudnya yang membutakanmu. 


Disini ada 4 wajah : 
1. Jika di dalam alam perut ibu maka menjadi lahir, ini pendapatnya as-suddi 
2. Jika di dalam kubur maka dibangkitkan , ini adalah pendapatnya ibnu abbas 
3. Penampakan pada hari kiyamat, ini adalah pendapatnya mujahid 
4. Turunnya wahyu dan menanggung risalah, ini adalah pendapatnya ibnu zaid 


ad gas GI masi Gi yuyg Calal moud all yoy 9D Jis LaS KAI 1 Yu 1 Jd mao aga Isa 
503 sand! ag ol : Je » ps3 pal yo lebls lo all mati la « ykicdI Aing SNI 
205 aga a01 1 ddlao JB. dis Lo2-0 US lo Sy Sl 1533: SI 5 mo agdl lc uu: SI all 
wo WI anon lo yalea 1 J9. Ill Jaa. eling sila 053 YP dil ao Ul dll ls usa 
SARI Ho AI MAS Da9 aing JSI Ul wusa : Ji89 . pulas yul J93 wis0 989 . Ulicg lgi. 


"Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam". Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah 
penglihatan hati,sebagaimana yang dikatakan 'dia jeli dalam ilmu figih. Penglihatan hati adalah 
penyaksian fikiran dan kesimpulan i'tibar,sebagaimana mata melihat apa yang dihadapinya dari 
seseorang dan tubuh. Dikatakan bahwa maksudnya adalah penglihatan mata yaitu yang dhofir, 
maksudnya penglihatan matamu pada hari ini sangat tajam, maksudnya tajam adalah kuat, bisa 
nembus dan melihat apa ygan sebelumnya tertutup darimu. 

Al mujahid berkata : "sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam" maksudnya adalah 
penglihatanmu pada lisan timbanganmu ketika keburukan keburukan dan kebaikan kebaikanmu di 
timbang. Pendapat ini juga dikatakan oleh ad-dhohhak. 

Dikatakan bahwa maknanya adalah pahala dan siksaan menjadi nyata baginya,ini adalah makan 
pendapatnya ibnu abbas. 

Dikatakan bahwa maknanya adalah orang2 kafir di giring le:ak di hari kiyamat dan penglihatannya 
tajam kemudian menjadi kuning dan menjadi buta. Wallohu a'lam. 

- Kitab Tafsir Ibnu Katsir (7/401) : 


Jake da as sana eR ana bai Kasi al su alat 

sal og) 

Je KA ee ee Naik ssi 
ulu uy 

bag lilis sllg BMI isl all dal SNI CN 3 3283 00 al JS dbs all SI blg 

salin ea ang ra  i yinae sby alga AS ulos. 

PA Mn Sae TI 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 477 ) 


Anda pall el wond «ella jab Selat ala bat el yng ul dd Old IS9 yo die 99 HS aa. 

ye Bis WS ad) 1 Alai Sl yallg « 9d Cus yo Ulil 20 UBI Jo bd HS Ill yo salblls 
doliill aga Sl9 JS UN 3 1555" ST (Apron paul dl mod Jellag olic Lai) « psull IS yo 5 yu (Ih 

oles adil JB» Ss gai Y SI 4 dota ole dobel A21 31354 Lis 98 JSI Las Losio USS 

MY NIS pgwge) IwSU Ug0 aoi SI S3 gg) : ali J9 «| 38 : ps0) ( bugil Ag2 su20l9 Aga Bowl ) 
12 : #soll | (091890 Ul lo Jasi Lies) lisowg L moul Luo). 


LINK ASAL : 
https://web.facebook.com/groups!/piss.ktb/981798691842939/ 
www.fb.com/notes/989522164403925 


4396. MAKNA PERHIASAN DALAM AS. AN-NUR : 31 
PERTANYAAN : 


2 Ema Riffah Mc 

Assalamu'alaikum, mohon 

1. pencerahan tafsir dri Surat An-Nur ayat 31 apakah yang dimaksud perhiasan wanita disitu? 
Suwun 

2. apa yang dimaksud dengan jilbab punuk onta dalam hadist ini 


Wil da0 Calo Talia Sebui3 Gl Lag 812121 JI LaiSIS bolu Aga As8 lab J LL Jl 50 
ses ola OSIS inn 03 Hal beng Ola hanya Io all Lah Ms eng 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb, disebutkan dalam surat an nur ayat 31 : 


bia Jab Wo NI Gali Gali V3 Ge3933 Jb Gala Jo GLALA Olingal US3 


Dan Katakanlah kepada wanita beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak dari padanya." 

Menurut ibnu abbas, ibnu umar, atho', ikrimah, said bin jubair, abis sya'tsa', ad dhohak, ibrahim an 
nukhoi dan selain mereka bahwa yang dimaksud perhiasan yang biasa nampak dalam ayat tsb 
adalah wajah, kedua telapak tangan dan cincin. 

- kitab tafsir ibnu katsir (6/45) : 


lasiS9 Lgg29 : JB (leio seb Lo NI gi yna A9) 1 Yale Ul US by gw US «usil J9 
mala « Ilbusllg « sligsll galge mud uy MaKwg « do Soge slbeg ac cal uc SoLg . silllg 
abal db gai - pd.yE9 « sesi 

Pn Ae 


Perhiasan daam ayat tsb ada 2 bagian: 
1. Kholgiyah yaitu wajah, ini adalah asalnya perhiasan dan keindahah ciptaan. 
2. Muktasabah adalah perhiasan yang dipakai perempuan untuk mempercantik dirinya seperti 
baju, perhiasan-perhiasan, celak, inai dll. 

Perhiasan ada yang dhohir ada yang bathin. Apa yang biasa terlihat/dhohir maka mubah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(478 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


selamanya bagi setiap orang baik mahram maupun bukan. Adapun yang tidak terlihat / bathin 
maka tidak halal memperlihatkannya kecuali kepada mahramnya. Ulama' berbeda pendapat 
mengenai gelang, menurut aisyah gelang termasuk perhiasan dhohir karena di kedua tangan. 
Menurut mujahid gelang termasuk perhiasan bathin karena di luar dari telapak tangan dan gelang 
berada di lengan sebelah bawah. Ibnu arobi berkata bahwa inai/pacar termasuk perhiasan bathin 
jika dipakai di telapak kaki. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir al gurtuby (12/212) : 


» Apilganll Ksurog GalsJl Ilang dn Jl Juol ol lgg29 WElSIU 4 duutSog Bil ! Uuowd ale day Jl : dal 
OLES 4 Ugal asi 198 BL yoll Agt lo 1193 dial du Jl lolg » aglell 3 sbg Rilinll 50 d3 la , 
sell JBg - ASity3 1958 ! llas gi Aing 4 UkasIl9 « JSI « Mllg: 

akad seb la3 # lola JA diy Jl 0 doll Jlblac s8 Kad Ulas blg S5 lo msl Upin CAS 
ali lau al YI o3layl Jay D8 wlbu lo lolg - 4 slala lo LS 389 4 culs Yg asal yo yuldl JSI lal 
Casa ad Lgi Bd UI dio Jl yo pd $ deile cadas 4 gal 198 Lil also J- gl «WNI 0d 43 wlei 
Jodo gn al JB AI 33 3S loilg ca ye 3 bl din JI yo Hd ! Sdl3o JB3 
sworill 98 US Isl dil Tu Jl yo 99 ULasII . 


2 Opick Syahreza 


KS oa SI ai - doll dc gugall 

ES DB Lal ) GA ce Ai Lea) 59 AYI) DPK Da Dai Us | - Hdag je AI JB Alalud! Same yudi S 
Isabella Wal «Ba Sy Ud tea an pa ale bea Ways gmgel Silat Sl Alelal 
lesi 9 Lggang Jia Cal Ai 13TO SIT Y lea Oa La II Oia) Ou Yg 1 ( Jas jo AI AA JI oya Lia ea « 
ai al 59 AYIT Po IE GB Ul aa sa : 2 lai JB Tila 6 Ela Uya JA all Laris Ely pay S3 
Sae ja Ml 36 AN ge yas Tab lvl 4 dal yel la Jb Ula AN Kn la IN laba alah ali - d3 Wa cha sub 
5 jani ina - )) telila Ga Letal Lemalil (: ne 
ag al Lil calalall yu $ 53) )3 Sal! 3 Gal : HA (Sa! Ia Jaa) 3 « (ima! lia ale Tah AA GAS ubla 
alah 4 Laila Calilal! Bala 9 3 YA ae 3 Kimi Aa IR H3YAlL AYI Ul: de Jang € DhAN Y $ Ol On SAI 
asa Hala pat Latina lai 3 yah Ula $ Ska Ap JII ASI ab ya Yaalg Ja Om FILA ga Lil lali 3 leh yaYI ul 
AN 6 gpidl Apa) Mba) « Sal pas 7 oli euy Uliag - Io MMA ola gala «4 HARU) Yaa WA OB alba) 
5) ((. 5034 Wala larang e glag alga 6 gl) Ala € gl al e gama, gita basilao LAS 6 Bd yag all, os 
ab Jas Y (do 3) ) Ur (Sob d3 AB Oa AA $ alang GA AA ad SAI, $ Ika yag 
D3 La yis Ba ala IY asal) (Ii aks 1 Wed bk sia iasJ Wala « Iu Lks ls Jal Is Sen Anak ga esa) sinyal 
Si yA Ying) Jtel, SJ by Usa): bea bad Wala Tel, Ia yi Un 3 IbUg Io itka) plug Ja Ae ghe IS Os 
snnagg plang AS ya Ip laa lelas 

W28 BJ 5 glnsangl Io Ae Io Anal ae SA Uya . 


2 Ahmed machfudh 
Ada dalil dan fatwa yang tertulis dalam kitab terbitan 1950 halaman 123-131 dari 


ac & Kodl ball iao 950 X050 Cal Till Ayo Nam Wo g54g uc is S3 . 


Di antara perhiasan wanita (boleh dilihat dengan tanpa syahwat) adalah yang ada di muka seperti 
celak atau make up, cincin di tangannya, atau (sebagian ulama menambahkan) gelang yang di 
kakinya. Wallaahu a'lam bis shawab. 


TERKAIT NO.1 : 3492. TAFSIR SURAT NUR AYAT 30-31 
JAWABAN NO. 2. buka www.piss-ktb.com/2012/04/f0133-seputar-jilbab-punuk-unta.html 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/993625000660308 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 479 ) 


www.fb.com/notes/997105006978974 


4418. MAKSUD BUNUHLAH DIRIMU ITU LEBIH BAIK DI 
SURAT ALBAGARAH AYAT 54 
PERTANYAAN : 


2 Anaklanange Mamahanisyah Alkaf 

Assalamualaikum, mau tanya di alguran ayat 54 surah al-bagarah "dan (ingatlah) ketika Musa 
berkata kepada kaumnya,"wahai kaumku! Kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri 
dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan), karena itu bertobatlah kepada 
penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, dia akan menerima 
tobatmu, sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Pertanyaanya di dalam 
surah tersebut ada kalimat BUNUHLAH DIRIMU ITU LEBIH BAIK, Apakah makna yang 
sebenarnya, mohon diterangkan! Makasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Surat al bagarah ayat 54 : 


Sio KI 333 KB Kuil Igb38 KL dll lg338 JSall SL Kudil ialb KI 238 L dog stugo JB 83 
Usai USA 38 al Kila Ol Kb 


“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah 
menganiaya dirimu sendiri karena kamu telab menjadikan anak lembu (sesembahanmu), maka 
bertaubatlah kepada Rabb yang menjadikanmu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalab lebih baik 
bagimu pada sisi Rabb yang menjadikanmu, maka Allah akan menerima taubatmu. 
Sesungguhnya Dialah Yang Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang.” (AS. 2:54) 

- Nukilan dari kitab tafsir ibnu katsir (1/263) : 


So Ui Ga GLS 4 Sail Ogdae5 AI Gasllg 29516 Gaal IS » JB ( Kudil Igl36 ) : J3 43 Ssi JB 
omg0 15 S3 «ol Usia Rglin JB 933 « IeGlgy Ul 1935 ES « Jiall 55 HS «uga cats 
kale Os Sad Isgsag gl kasa «dapa anal 123 « Julia soap CRIBI K5 : Gasla3 


Assuddi mengatakan bahwa ketika diperintah: Fag tulu an-fusakum, maka masing-masing bunuh 
membunuh dengan pedang, maka yang terbunuh dianggap mati syahid, sehingga banyak yang 
terbunuh, dan ketika yang terbunuh telah mencapai tujuh puluh ribu Nabi Musa dan Harun 
berdoa:"Ya Tuhan, Engkau telah membina'sakan Bani Israil. Ya, Tuhan saya minta maaf 
keapdaMu yang sisa".Maka mereka diperintah untuk meletakkan senjata dan Allah berkenan 
menerima tobat mereka. 


Jas yg & $ (3S 8 NE Bagiku IS3 « dng dl Lotugo 235 lal : Ala 0383 Hi wES II S2 J3 
1936) « cd JBS gi Lo lo cug0 b: | J3 . Kop co adl Igalail : cw90 Rel Jl . 09515 AJ 
JG. GSKullg saUSI3 35ANG Ciu Iso 3385 «HO (KUE UB Kb Sie II 3 KB Kusil: 
alih BLS19 UI III iba : JB, Las Kia Titis «SMU Goody Islas3 : JB . Hiks Ale Gg 
Sligan 190083 : JB cola) Al Rp oi dadi yan IE Ul K5) : | 43 Jugoling : JB. S3 V3. 
(Ga JI OI 33 Sl Sie Ota): 533 kedoal ale Uang 


Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwa ketika Musa telah kembali kepada kaumnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan ada tujuh puluh yang tinggal bersama Nabi Harun tidak ikut menyembah lembu maka Nabi 
Musa berkata, "Marilah kalian pergi menepati janji Allah". Mereka bertanya, "Ya Musa, apakah ada 
tobatnya?" Jawabnya, "Ya, bunuhlah dirimu, itulah yang baik di sisi Tu-hanmu". Maka mereka 
segera menghunus pedang, parang, rencong dan pisau. Kemudian Allah menurunkan awan gelap 
di atas mereka, sehingga masing-masing menyentuh dengan tangannya dan bunuh membunuh, 
seorang membunuh ayah atau saudaranya sedang ia tidak mengetahui, dalam hal itu mereka 
berdoa, "Semoga Allah merahmati kepada orang yang sabar melaksanakan perintah Tuhan untuk 
mencapai rida-Nya, "Maka orang yang mati dianggap syahid sedang yang masih hidup diterima 
tobatnya, kemudia membaca :" Sesungguhnya Dialah Yang Maha penerima taubat lagi Maha 
penyayang ". Wallohu a'lam. 


? Muhammad Kantil 

Mungkin syariatnya Nabi Musa alaihissalam, cara bertaubatnya dengan bunuh diri, kemudian 
melihat banyak yang mati, oleh Alloh swt disuruh berhenti dan diterima taubatnya tanpa harus 
bunuh diri. Ini perbedaan cara taubat antara umat Nabi Muhammad saw dengan Nabi Musa as. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/996925243663617 
www.fb.com/notes/1007536609269147 


4420. TAFSIR AS. ALMULK AYAT 5 : MAKSUD BINTANG 
SEBAGAI ALAT PELEMPAR SYAITAN 
PERTANYAAN : 


? Ali Bagegog 

Assalamualaikumm.. Para ustadz.. Mau tanya maaf saya lupa, dari surat apa ayat berapapun 
lupa, maaf juga.. Bunyi artinya.. bukan aslinya juga..Yang intinya "dan kami jadikan bintang- 
bintang sebagai alat pelempar setan.." Yang saya tanyakan.. Yang dimaksud bintang-bintang itu 
apa..? Terimakasih.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Maksudnya bintang-bintang disitu adalah bintang-bintang yang ada di langit, dan yang 
dilemparkan kepada syetan adalah cahayanya. Lihat surat al mulk ayat 5 : 


sial Ole Kp USiE15 cabuli log3 3 lolle23 Gula WA alas U33 S3 


Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan 
bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang 
menyala-nyala. 

- kitab tafsir al gurtuby (18/195) : 


kis LS2 Rule LSI ISI owig . al owl 989 plu00 R0» gula ll slow ly lg : les Ja. 
SSL Klas Asia dabel Al yo XI: All . Ssi 553 3 Langsa Was «SI aoi logo, ldlas9 . 
ls a53 Ng Josi X1 aulod Id cg. 


Firman Allah : Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang : 
mashobih jama' dari misbah yaitu lampu, bintang-bintang dinamai lampu-lampu karena cahaya 


www.islamuna.info 


terangnya. 

Dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan :maksudnya kami jadikan suluh 
apinya sebagai alat pelempar syaitan, dalam hal ini mudhofnya dibuang.dalilnya adalah firman 
Allah dalam surat as shoffat ayat 10 : 


USB Olga asi dab) Cb G3 NI 


"Akan tetapi barang siapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan): maka ia dikejar 
oleh suluh api yang cemerlang ". 

Berdasarkan ayat ini maka bintangnya tidak berpindah dan tidak dilemparkan dengannya. Wallohu 
a'lam. 

- kitab tafsir ibnu katsir (8/177) 


ka ale gula yuid ade ( bllesa ): J3 33 all se ( sabll oo, Wes ) : J3 , 
eka en ar an ena rela adal Kasiah No 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/995080890514719/ 
www.fb.com/notes/1008046902551451 


4429. MAKSUD ANAK DAN ISTRI ADALAH FITNAH 
PERTANYAAN : 


2 Agresor Musang 
AsSalamu'alaikum wr wb. Met pagi semua salam hangat.. saya pernah dengar awlad (anak) dan 
azwaj (istri) itu fitnah? maksudnya saya gak paham. Terima kasih banyak.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalam, maksudnya fitnah di situ adalah ujian dari Allah untuk makhluk-Nya tujuannya 
agar bisa diketahui siapa-siapa saja yang bersyukur dan ta'at kepada-Nya dan siapa saja yang 
malah sibuk dengan anak dan istrinya dan lalai berdzikir kepada Allah serta bermaksiyat kepada- 
Nya. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir ibnu katsir (4/42) : 


Jeul lpgnSUlaci 5! 4 SI dio ioly skusl : ssi (di SI 9 KSIlgol loil Igalelg ) : sJles li 
»llgol lau ) : Jl JB LS £ dio Ly ynOliSig « ic lay gloss gl « Lg Wgsubig Lailc Ug Ss 
30 sbudl ) (A3 aSJl9 ml Solug ) : J83 « (15 : ontel | (alas sal one Allg dd SAI, | « 
(usomlsll ad cllg sll Jaty yag All 5 yo Sg Yg Also Kebo Y Igiol well lal L) ? odlei J3 
GI (ad 2356 SSI Ine A3 Yalg ASal93l wo ul Igiol All laal L) : dai JB3 « | 9 : ugiSiall J 


- kitab tafsir ibnu katsir (8/139) : 


Olasl Sl duh 3NGNI9 JlgoYI lal : wdles Jgis (malas sal ac dllla du barel ASI sol Lal NN ng 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/1000645313291610 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 482 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.facebook.com/notes/1010360918986716 


4430. TAFSIR AS. ALFATH AYAT 1 -4 : KEMENANGAN 
DAN AMPUNAN BAGI MUSLIMIN 
PERTANYAAN : 


? Faozi Albas Fahrezy 

Assalamu alaikum.. mohon penjelasan dong tentang tafsir surah al-fath ayat pertama..... soalnya 
dulu ada yang kasih ayat tsb... habis diamalin langsung ada kejadian di luar nalar. Terimakasih 
buat yang berkenan. 


JAWABAN : 


? Rizalullah 

Wa'alaikum salam wr wb. Ayat 1-4 surat al fath : Perdamaian Hudaibiyah adalah suatu 
kemenangan yang besar bagi kaum muslimin, kabar gembira kepada Nabi Muhammad shallallahu 
'alaihi wa sallam dan kaum mukmin dengan ampunan dan ketenangan jiwa. 


(Y) Beitus lb 5x0 Sings Sile diati R33 53B lag Sbs G0 FS AU saku (1) Una 15 SI US UI 


3915 alig Agilaul R9 Llaul 19315 5 Gaindall Las 03 TK Ijil SI AT) Vayg Inai All Dt 
(&) luS5 lule “ll « 963 we)313 Ol alasl 


Terjemah Surat Al Fath Ayat 1-4 : 

1. Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. 

2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu yang lalu dan yang 

akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang 

lurus, 
. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak). 

4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk 
menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala 
tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. 

Lihat Tafsir baghowy : 


Luo U3 JJ Lbi8 Ul) diro @iall 8.9 (1 ) (bimo Ls8 JJ Ubi UI) dll os ll UI mw ( 

Hera gal Los 4 gua all Sol JA, dc gol Lou «gua ll SAS0 Ly S020 yo gol bus 
Up yac ul dul uc | AA Nee n Sl 02 « Kasa20 gl Uus «Kadal Sona MC Ly ud jl 

v2 ac Ubud 0 ul yA wi - alwg Gale AU calo - UI Jowo B0 amy US - ic All yuS) - Ulbssll 
ol - Ul gw S7 53 y05 | dlol Jis : sae J3 «dunya Ol pi «du li Ulu Ai « dy AI susu 
ol cureng « ul lol Lori Ai Suu US 33 : s0 JB ly dls JS Ul 9 LN - al Male All 
due Lalu - alug ule AJl ala - Jl Jowo « CSS Lgu Tonny Solo L0w « ul ed d3 € Ul 3 98 Ji 
«limo 8 JI is Ul" 3 si ant Ale Call So dl Lanal Bgn Ab le call Sal Jas 
sb log el yo masi lo dil ll jas". 


nias AI SS up Sam0 5S gol Wira « gu yall Sono 4 5S J0 gal Lusl | gladi All uc uu Soal Lusi 
JB ymil ir « 948 Lisa « alod Wira « les Lido « wdaull JA Ly emo Wi 4 8505 Ly abal : 
dara yo A05 0 WNI os adl" Lwo Len dl) land Ll "3 - alug le WI alo - ywll de Wi 

all gi DU lol3 "bayan Lil yo dll oat wd Ul de ly" J3 UII 9 y5NI akalto Uluolg - 
Jail S Lu Jis ISlo8 « el Jata Lo JII ey 33 SI Lao Lis : Al yo Ja) JB - ag le all duo 


Ie) 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 483 ) 


vj AN Ai ae OI Le yo SJ Ulis Uliojallg Caiogall Jsad ": lag wall HI ali: 
296 as: olao J9 « So ga dl wil yg Bl ye SULI Lisa yul ve S9) : asal Ian ya Isilisl 


| dual ac dl de yg HSNI 3 . 

olg yg. - Jag 50 - All ani sub L Asin US poll yaS Mual 20 Aldo « Sitidll H9 Ri siK09 
dadali JG." Lio Ld el) lisd LI" wil uc dol3 Uc Aa. 

us Sono Lia 4 dugg Gs S020 Lu | mas all uc Ly on LusI « gowa sal uc L usil 

SI aa ui yaa 1 JJ eladl yg « Gaal wal yg «Jail sal US «wang 3 WII uc Las Jaclowl 
plug Gde AVI al - call R0 US days a00 € Ul KS JI day ll Xu yp39 « Li9 4So B3 YIS 389 « 4So 
- bb - alay ale All sluo - said! ds gl3 «2 le8 lp8 Jis Al lilis 519 «yu dual « di dc jl 
Lal Ai Kay 2 lpUS 38 lp3 And Ai 1099 AMI pi 98 lo yo slib les Ai « ld udi ado Gula 
lu cpu lis bo li mol . 

bi lag IS 0 pai load JAS, yua RB 1 JB 4" Liya Loud el ai Ui" da3 99 sum J3 | 
ale GUSI Jal »9ebu waiogall 248 « 00 wc ag Wgla3 « Wan KSagII an 
ul . 

USai9 ag0S | 920.9 wsolwolU Iglalis! wS sol Ul dg « dada ac yo pasl WS ud: Soal JB 
PALA olga Aga S9 «s5 SIS gim OJG $d plual « peng H9 MMA . 

L513 | 297 v0 JUL: Jeli Jlbg » bug 58 ol Lima SI" Lane 8 el lisa LI": - Jago - da3 
Ra yo Raall US9 « J3 sagu Luo Lx el. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-1724&idto-1724&bk. no-5181D-1755 


Ayat ini berisi pesan kemenangan bagi orang beriman dalam menghadapi berbagai masalah yang 
dihadapi. Ayat 1 dan 2 diturunkan setelah perjanjian Hudaibiyah, dimana Rasulullah menangkap 
isyarat kemenangan yang dijanjikan Allah dalam kandungan ayat tersebut. Dalam hadist yang 
diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Turmudzi dan Imam Nasai Rasululah bersabda : ”....tadi malam 
diturunkan kepadaku suatu surat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, yaitu “ 
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah 
memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang “ ...(Al Fath 
1-2). 


Al @uran adalah pedoman hidup bagi umat manusia sampai akhir zaman, sampai sekarang apa 
yang dijanjikan Allah dalam surat Al Fath ayat 1-4 diatas masih tetap berlaku bagi orang yang 
beriman. 


Ada 8 pesan yang terkandung dlam surat Al Fath ayat 1-4 di atas: 
1. Allah telah memberikan kemenangan yang nyata pada orang yang beriman 
2. Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang 
3. Allah akan menambahkan berbagai kenikmatan bagi mereka diatas kenikmatan yang sudah 
ada 

. Allah akan menunjuki mereka jalan yang lurus , yang penuh dengan rahmat dan berkahNya 

. Allah akan menolong mereka dengan pertolongan yang dahsyat ari sisiNya 

. Allah akan menurunkan ketenangan kedalam hati mereka 

. Allah akan meneguhkan iman dan keyakinan mereka 

. Allah yang memiliki tentara langit dan bumi, maha mengetahui dan maha bijaksana terhadap 
hamba hambaNya. 


Oo AND AR 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(asa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagi mereka yang yakin dan percaya pada janji Allah dalam surat Al Fath diatas , insya Allah akan 
mendapatkan dan menemui semua yang dijanjikan Allah dalam surat tersebut. 


Sejak diturunkannya sesudah perjanjian Hudaibiyah Rasulullah telah menikmati kemenangan demi 
kemenangan, hingga berhasil menaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah dan 
perlawanan sedikitpun dari kaum Musyrikin Mekah. Setelah Rasulullah wafat Kemenangan demi 
kemenangan itu terus diraih kaum Muslimin diseluruh dunia hingga sekarang ini dan akan terus 
berlaku sampai akhir zaman. Siapa yang yakin dan percaya akan janji Allah dalam surat Al Fath 
itu insya Allah akan merasakan kemenangan demi kemenangan yang dijanjikan itu dalam 
perjalanan hidupnya. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/999319953424146 
www.facebook.com/notes/1010365782319563 


4431. TAFSIR AS. AN-NUR : 26 | PRIA YANG BAIK UNTUK 
WANITA YANG BAIK | 
PERTANYAAN : 


2 Musafir Dunia 

Assalaamu'alaikum, minta penjelasan dn ibarot jk ada, apa hikmah Allah menguji asiah yang 
bersuamikan firaun dn juga Nabi Nuh yang beristerikan wanita durhaka jika dikaitkan dgn AS An 
Nur 26 "wanita baik untk laki2 baik begitupun sebaliknya" 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb 
" Bahwa sebuah pasangan dalam rumah tangga memang idealnya adalah suami dan isteri 
sama-sama taat kepada Allah dan rosulNya, namun pada kenyataannya tidaklah demikian 
karena banyak diantara pasangan rumah tangga, yang antara suami dan isterinya tidak 
sejalan dalam ketaatan, bahkan salah satunya musyrik. 
" Menguji kesabaran dan keistigomahan pasangan yang muslim untuk tetap taat dan berpegang 
teguh pada keyakinan atas Allah. 
m Disisi lain tetap taat pada suami/berlaku baik pada pasangan selain urusan agidah dan 
maksiat. 
" Tentu bagi pelaku yang istigomah,Allah telah menyiapkan ganjaran serta pahala yang sangat 
besar. 
" Menjadi suri tauladan atau contoh kasus untuk umat sesudahnya, atas kesholihannya. 
" Bahwa jodoh manusia mutlag ditangan Allah 
"n Bahwa da'wah, sebaiknya dimulai pada orang-orang terdekat terlebih ahli dan keluarga. 
Wallohu a'lam 


Al-Guran An Nur :26 : : : ' ' na Ta 
ulubl Gsub | 9 Gaul | Club 3 wu J at iu | 3 Sin J 2 


“ Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah 
untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang .baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik 


www.islamuna.info 


untuk wanita yang baik. (As. An Nur:26) 


Padahal : Ayat ini diturunkan untuk menunjukkan kesucian “Aisyah r.a. dan Shafwan bin al- 
Mu'attal r.a. dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Pernah suatu ketika dalam suatu 
perjalanan kembali dari ekspedisi penaklukan Bani Musthalig, “Aisyah terpisah tanpa sengaja dari 
rombongan karena mencari kalungnya yang hilang dan kemudian diantarkan pulang oleh Shafwan 
yang juga tertinggal dari rombongan karena ada suatu keperluan. Kemudian “Aisyah naik ke 
untanya dan dikawal oleh Shafwan menyusul rombongan Rasullullah SAW. dan para shahabat, 
akan tetapi rombongan tidak tersusul dan akhirnya mereka sampai di Madinah. Peristiwa ini 
akhirnya menjadi fitnah dikalangan umat muslim kala itu karena terhasut oleh isu dari golongan 
Yahudi dan munafik jika telah terjadi apa-apa antara “Aisyah dan Shafwan.Masalah menjadi 
sangat pelik karena sempat terjadi perpecahan diantara kaum muslimin yang pro dan kontra atas 
isu tersebut. Sikap Nabi juga berubah terhadap “Aisyah, beliau menyuruh “Aisyah untuk segera 
bertaubat. Sementara “Aisyah tidak mau bertaubat karena tidak pernah melakukan dosa yang 
dituduhkan kepadanya, ia hanya menangis dan berdoa kepada Allah agar menunjukkan yang 
sebenarnya terjadi. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang juga satu paket annur 11-26. 


Dan Ayat ini bukanlah merupakan janji Allah kpd manusia yang baik akan ditakdirkan dgn 
pasangan yang baik. Sebaliknya ayat ini merupakan peringatan agar umat islam memilih manusia 
yang baik utk dijadikan pasangan hidup. Karena kenyataannya banyak orang yang baik 
mendapatkan pasangan hidup yang tidak baik, dan begitu pula sebaliknya. Hingga akhirnya, yang 
pada saat ini baik ketika mendapatkan pasangan yang tidak baik, keimanannya akan berkurang 
jika tidak sanggup menahan godaan yang sedang mendera, namun keimanan seorang yang baik 
tersebut bisa bertambah jika ALLAH mengkehendakinya. bahkan pasangan yang tidak baik 
tersebut akhrinya bisa menjadi orang yang baik2, alhamdulilah itu semua terjadi hanya atas 
kehendak ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala.. 


Contoh yang bisa kita teladani : Nabi Nuh dan istrinya yang kafir, Nabi Luth dengan istrinya yang 
kafir, dan firaun kafir dengan Asiyah Binti Mazahim, (istri firaun) seorang muslimah. Wallohu 
A'lam 


- Tafsir Al @uranul Azhim Ibnu Katsir : 


(85220 ag uga Lao 9s .x0 Sila Ula) ugm 9 wall Old 9 ObuSI Usul o uaiuS) Obusl 
PS S5o9 (26 )) 

clabllg . Jail yo bus Je Jl 50 giuSI9 «Jl oo atu Jail yo UliuSII : abc cal JB 
dl Jalg Atule 43 calyig : JB Jail yo bal JI Yo Usmlallg 4 JJ yo sal « Jail yo. 
HS 9 « Saad gal yul 3 owl wusatulg « AD ya sg sellacg « 2030 uc S9) I5SA9 
Kala AI Kl yo mall Ja ng Tail ASI Ub Ag599 4 2S al DOLSI9  IluAllg « Cub yul 
dd sllg Sela adal d9 «Yaa (35 "02 T ad Ale adl ilkidl Ja dai ld £ yuli yo seubdl lgi 
(osis loo 95.20 elilal ) : JB lala :agio . 

Sad sea: IRI asasi seal un sela J3 
las 00 Ula Il JI Yo smball9 4 JI yo awal) sll yo Oluballg « sll. 

asle Al Lala Al Jgn 93 Asile Jamal Jl JS lo: SI «3 UL lidah AB Lo dl gs. - Lal - Ika 
ba Ng Lena YA calo lol ie Cl lg «std 50 Lab US 50 Lubl VY su yadg NI ag: 
SI (d53t0 al) « Ulsaallg SNI Jal gi, loc elas ad : ASI (Ualsis loo use. clilal ) : JB Isel3 : 
gal 4235 US ul a09 83. pasill Ulin gd dll uc SSI (AMS Gong) «LSI 0 pai Ji lo cat 
doll 99 plug Ale Ul aka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(486 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


NS YM US US un Pill MG ida «pagi gol Ud» « al up Son0 Lia» : sils gul up J3 

ur adal Casoua sa): J8 AI uc dl sales 0g aa Ss 1 JB JLN 3 0 UL SI ye ya 
Lo 07 H3 Jala dub 4 HASII US 33 y3 yes Is Jl Ul Al us J3. must NU AKI dio 
dual! da WS 93 Us sala JJ lg» ll Leo lelis oic Ja, Lenowd 4 lebah 5 Jis 
Alas 3 Ul goa ledis orde SSI J5 JI Legowud « Lebah cus jim lo 0x0 53 Jala : 
(club galon lubllg Ulu gtu satusl ULuSI ). 

Bam Lo yi NI Cry Y Ai HS Row SAI Sio": 098 30 Siuuoll 193 Amal alel Olg., Lo Id dung « 
US Ul ss KW. Lia Lal ySL SSB Kamil 1 JS ala guna 1 JS pie Uno dll sela Jas Jia8 
lassl da9 Co yoga Ula deSall "1 SNI Cyaall 939 " all ". 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
idfrom-1266&idto-1266&bk no-498&1D-1292 


- Tafsir gurthuby : 


di20 ag uga loo 9s 40 Jilal Wlulall Ugal g Kaul Ulu o OLS UgiuslI 9 an 
BD 9539 

sala Celuball Kg « tas Ust K9 « Ilsall yo olesi eluull yo OlipsIl sisa : M3 cal JB 
Tn 
ca cusal Jas 0 Cilulal! Ca S9 « Jail yo cats yuli s0 Gets! K9 « Jl yo cetus 
AA 3 Je Lo swt (Sig ? JI Al gila OLS 9d sale JB Jail 20 club salil 40 ey smbllg » kl 
cliuSII 9 ugiuSIl gtu loo « ulang « dwi (SI uglsis lao use. dial Jgsll AA aa & AI 
#olulbll3 « ala Il OlusIG 4 HI AS to gl Aly VI 2S Y Gal l : Jg3 ole duo GNI oa ul! J3 
09550 lilal . 315 cal Jet cseo sdg « Lay) uebaill Jail ha sttsl3 . clulilg sgulll S9 « Lilis 
JB 4 Ulssl slualg Bas) JUS Ul : JB laS gond Ulsinng « Aiile ! Jis . atall 4 cus alat loo 
wo) lal - Dll lc - Sg ul : Gas Jal uas JB. u Igo, loo wd 50 wis (US) 9. lali 
Se: ala ale Il Galah Can lal up dl Sao 03 c130lah ade dil ol Anal, 
gai X8 can Belt ll gu la 4 Al sll All lay Airalelh cyo) lal Aasle Ulg « ale dil lala 
Ka dio uc. Gang. wa wae se dang ubigal9 Sail 50 2S AI lal, cus 
oa Gal) 99 guy - pilu Ale - Jasa Jai il! Lal gerubacl lo lem cube ae) : ce - ic dl 
Asi Adly «Sue LS Rayi log «LL sing 33 Ada mung yi Ul - alug Ulc AVI ac - AU Jaw) Lol - 
SSI US ulg «elu SAI Kan dig «ai 6 4 Sl « S5 wd dal, Ula - akwg ale All alam 
Sila «rw US ssi 3 Bal 98 A20 blg We Jd US Ula « Us y3d mud Adi 98 909 le Jul 
8359 d300 Wacg adl « cab dic 9 dub UBS ag « slawi yo SA Jy xdlg « di2an9 UisalS du 
disll 99 au 6S G503 dot80 adl : les V33 isi « lu,S. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
idfrom-2477&idto-2477&bk. no-48&1D-1915 


LINK ASAL : 

www.fb.com/notes/1011440795545395 

4459. MAYAT BERJALAN DAN TAFSIR AS. AZ-ZUMAR 
AYAT 30 


PERTANYAAN : 


2 Sun Bo Kong 
Assalamu'alaikum wr wb.. Ada tanya besar di pikiran ku tentang hadits yang berbunyi kira-kira : 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 487 ) 


“Jikalau kamu ingin melihat seorang mayat yang berjalan di atas dua telapak kakinya maka lihatlah 
Abu Bakar.” Itu maksudnya gimana yach..? Apakah hadits tersebut di atas erat kaitannya dengan 
AS. Az-Zumar : 30..? Syukran.. 


JAWABAN : 


? Neng Yasmin 
Wa'alaikum salam wr wb. Firman Allah dalam @s Az Zumar : 30 


Gfis Reila Cia 2EI 


"Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)." 
Ayat tersebut menerangkan tentang khushumah / permusuhan antara dua orang / golongan. 
Menurut mufassir : antara permusuhan mu'minin dengan kafirin, atau antara mazhlum dan zholim, 
atau permusuhan antara ahlul islam dan ahlil kafir, atau permusuhan antara yang jujur dan 
pembohong, atau permusuhan antara yang mendapat hidayah dan yang orang sesat, atau 
permusuhan antara orang yang lemah dan orang yang sombong, wallohu a'lam 


- Tafsir Thobary : 


30 ) uysio pgils Cun dil) : odles lg3 Ubsb y Jailke s-gall Jul g sal Sola all “illu) 
59 yudl del SI Swall w33 Al sale LAS yan allol 3 (31 ) LOLA ASI) NIS doll aga ASI 
WS Sgio pig» (32)) IL elil : - alug le AVI duo - x020 dwi) “0,3 Oles - Jai | 287 :10 

Say dio doll! aga ASI Ai ) Uso agio uaingall 9 cJo99 yo eluSSOJI 249 lg « Jali US Luo San0 
UP Sio aglal) »SL9 yg KS) Nic doll aga III 9 Uniogoll ASeu05 Ul Ai : Jai ( ugawisi 
SL Seuad 0x Juotug « Jl. 

Asia! anislg 4 ya Urindoll plis A sis ! naas J3» dls Jas 93 Jasll Jal Lilisls 
JW, . 


dh Bo 3 

Xie doll aga ASIL Ai) : As3 99 yuks pl uc «le uc Ugleo ii 1 JB lo al Wi 1 JB ale lina 

Kimoll KAllg « Jali Sarigallg « JW agllkalg « SI Hola mol: Ja (uga Su)» 

(usowaisi Sp) 210 doliil agg ASI di) : Ag 821 cal JB 1 JB Dg al Las 1 JB yag io 

ag Jals Pp.) dal : JB. 

Sis Sie apl Sera ag esai Os ali 3 Ai aa SI 32 3 ES 
said J3 £ sil Lol35 R0 uni 98 Liw US lo Lulo Sil «Wil Jaw b : on JB (soo: - 
MS HS SI JS all SIH aib Asi" - alwg Gale Al ao . 


Ayat ini turun ketika Rasulallah dan para sahabat masih hidup, tapi kenapa Allah mengatakan 
bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya itu mati? Karena mati dan hidupnya Rasulullah dan 
para sahabatnya itu hakikatnya sama, tidak ada perbedaan. Tapi tingkatan matiya rasulullah tidak 
sama dengan tingkatan matinya para sahabat. Karena Rasulullah s.a.w laa yugosu bihi wa laa 
yugosu alaihi (dikias dengannya tidak dikias keatas dirinya : tidak bisa dijadikan standard umum). 
Karena beliaulah manusia yang paling sempurna dan tak ada duanya di muka bumi ini. 


- Fathul godir : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-66&surano-39&ayano-30 
- Tafsir baghowi : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-51&surano-39&ayano-30 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(488 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Tafsir ibnu katsir : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-49&surano-39&ayano-30 
- Tafsir gurthuby : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-48&surano-39&ayano-30 


LINK ASAL : 

www.fb.com/notes/1033961739959967 

4463. FAIDAH HURUF JAR BA' PADA AS. AL-“'ASHR AYAT 
3 

PERTANYAAN : 

2 Fuad Ngajiyo 

Assalamualaikum. Semoga keberkahan senantiasa Allah berikan untuk kita semua.Saya mau 
tanya kepada para alim di grup ini:Dalam surat Al-'Ashr, ayat terakhir tertulis - "..tawashou bil 


haggi wa tawashou bish shobri". Apa hikmah dipakainya huruf "jer" ba"? Terima kasih atas 
penjelasannya. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb. @S al ashr : 
mol Lowolgig GsJl Isnol gi 9 


Artinya : "dan saling wasiati dalam hag dan saling wasiati dalam kesabaran". 
Saya kutip dalam : 
- Tafsir al bahrul muhith : 


ali Jl dclb 98 (mall Isnolgig ) & Ignolsig W Igloc will yo cuWl ob Sl (GnJb Inolgig ) « 
sole usg. 
- Tafsir ibnu katsir 


Solg « jI53YI9 Lilodll ale (mall Iool ig ) Klo Sal dig « wlelbll elsi 989 (Isl loaolgig ) 
didllg sosJl ag " mon " dy 9m di SI. Sial yS Uggiug Hg gal dig 20l 00 SL 0 


- Tafsir gurthubi 
La Hall: Sol JB9 - ul KSi Ind : B3 JB. yals cal yE JuAl S9) IS 3 sagu Sl jnll 
Na | dag sc - Jl gd -. 
alel lg . pati 399 anoleo yc mollg «- Jag sc - All iclb dc mall Ionoleig . 


- Tafsir ibnu katsir : 


lo 909 2033 cal JET AAL All dll III sexy ul Raso Agu, Vol oles ats MS cal alel Jai 
la (4) M3 yuk BBJl9 sal9 ll 50 M3 lay SI | Hu das gallg | dil 9 JSI yo (3) le Jl, 
Sab Jo Bylolio ol agio Elisl yo 151 | om Hd yul 25453 | :J939 mall AU Uub Ig, Sal 
Isak Sal NI Gu 90 ab MI SESI Jbl Ig X9) "JB la cola yag Uadg HP sand ak 
Jla5nn3e Dll lag was 4 ya ldg awg0 so las suulal Wali cl 003 A6 We) Laci" 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 489 ) 


(AA ab Po al 38517 dal GI Ya J X5). 

dls MS9 casmllg pgio situ ale pai SI | Gprigadb Rlci 383 abu GG Iko Ya alel 3d eh UII :ds83 
los mlsa lal aa WB Kal yan (5) pgio JA yo ole sludi UBS Yg call dll 9GB cai &,39 Oni 
Lrolsd dile Gal | 5 (6) “156 ? sawadl | Cal Gp Sa X SIT old Lleg Ed «yi cl 
MB12 5 yi Gal pum. (272 1 Bl 


- Tafsir baghowi : 


del ga an Ol dasl ad pls K0b53 duall dhe3alla all Sh Ju sll ESL) : Sagu aloNl J3 
Ganisall TGT 393 lu 22 IS Gu (125) II msl de 3all | sol | Aeodu 3G) Jua cd SI) 
SBI sal Jail 98 #dedon cad jllg cu su All adl lea Ld dial Alas all "ISo-ul il bego isa 
(5/52 : Sasa susi). HI Susi Ng dale yyc yo 


- Segi Nahwu 


Hurup jar "BA" dalam nahwu mempunyai faidah Ilshog hagigi dan Ilshog majazi.Artinya : sesuatu 
itu disertai, baik secara langsung dengan jasad atau secara ruhani. Hikmah yang bisa ditangkap 
adalah berwasiat atau menyeru terhadap sesuatu,harus diperhatikan :- seruannya/wasiat kepada 
hag dan sabar (amar ma'ruf nahyi munkar)- disampaikan dengan hag. artinya kebaikan haruslah 
disampaikan dengan cara yang baik pula, sebagaimana rosulullah mencontohkan kepada 
umatnya.maka kemudian tidaklah baik,karena alih alih menyampaikan da'wah (secara umum) 
namun menggunakan cara yang tidak baik. 


- Metode da'wah 
Sebagaimana Allah SWT menyampaikan dalam ayat lain . AS an nakhl :125 
am SE Ina ba Rel 38 ah5 Ul GS gd wall A33 Fill das gallg dekade Sh) Juta sll &3I 
Gagal Alel 33 


“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk”. 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups!/piss.ktb/1014105468612261 
www.fb.com/notes/1034162503273224 


4510. TAFSIR AS. AL-ISRO AYAT 7 : MUARA BALASAN 
BERBUAT BAIK DAN BURUK 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad 
Mohon jawabannya : Bagaimana dengan tafsir ayat ini : 


Ls sila uls Ka. pilu pia ul 
JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 490 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Mas Hamzah 
Firman Allah dalam surat al isro' ayat 7 : 


At Sikul ul3 A9 IP. oh. 8 | oat 8 | ol 


"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat 
jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri ". 

Maksudnya adalah jika kamu berbuat baik misalnya keimanan dan keta'ata maka sama saja 
engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri karena manfa'at maupun pahala kebaikanmu akan 
kembali kepadamu, begitu juga jika kamu berbuat buruk misalnya maksiyat dan kekufuran maka 
engkau sama saja berbuat buruk utk dirimu sendiri karena bahayanya keburukan tsb akan kembali 
kepada dirimu sendiri. Wallohu a'lam. 


- kitab tafsir al gurtuby (10/197) : 
lgle3 SI Lol ilual Ul» ASlc Silo ASilus| gt SI Sui piiwal pikun Uj 
- kitab tafsir ibnu katsir (5/48) : 


bls Jas 0) ? oles JB LS « gak 2S (ab pilu ul Saudi alias! pita ol) 5 oles JB 5 
46: cap | (Le yes RE, 


- kitab tafsir al bagowi (5/79) : 


(Ad "1 les AgiS Laald "SI ) LB Ailul Ula) « Lealsi ld 2 SI) Saut piawai Aisi Ul 
" Ulinll9 el sadl La : Ja ella: SI (91 - Asslall ). 


- kitab tafsir adwa'ul bayan (3/14) : 


(3 pilu « Ola Sudi pikun! pil dh: dlu des 

RU dwi Jl uuy loil LL - delall9 yludb SI - yul yo ul : dog II AI 0D 3 cg Ja Yu 
adl dile SS 13 UN “dub IC sg loil Ul - swolsollg SL SI - slul yo Ulg dos dwi) Jl 
duo dus . 


1. Jika kalian berbuat baik dengan berbuat keta'atan maka kalian telah berbuat baik kepada diri 
sendiri yaitu dari segi barokahnya keta'atan akan Allah bukakan pintu kebaikan dan berkah 
untuk kalian. 

2. Jika kalian berbuat buruk dengan melakukan hal yg dilarang maka kalian telah berbuat buruk 
kepada diri sendiri yaitu dari segi keburukan maksiyat itu akan Allah bukakan pintu siksaan utk 
kalian. 


AG Silul uls SK AD. aa | Hana | ul 


Menurut ahli isyarot dalam ayat ini terdapat dalil bahwa sifat rahmat-Nya Allah mengalahkan sifat 
murka-Nya, dalilnya adalah Allah menyebutkan kata ihsan dua kali yaitu pada kalimat : 
Sui Mita Para IP ul 
dan ketika menyebutkan kata isa ah dicukupkan satu kali yaitu pada kalimat : Tagana 
GS pilul Us 


Jikalau bukan karena sifat Rahmat mengalahkan sifar Murka tentunya tdk disebutkan seperti itu. 
Wallohu a'lam. 


www.islamuna.info 


- kitab tafsir al kabir 


Jati siwa ul 5 cuirallg 4 Sati aiimat Aiiwsl Ul UlB9 ? suntilg « yna yo gd» N : Saslall JB 
Jo seen Seda Sel arsa ea maa see 
Obgisl lg Sale dl ats uolaal sll Ady ol CS 00 Suatil Gl silul loo Jai sial. 
UlusNI agic 43 lol ul Jalu anA6 ale UE li dll doa, ul de Jas HI osd : SLL2NI Jal JB 
Jli oalg 830 LS S5 ade suctil Belu! pie S2 lala ( Sui pita pita o ) Ji calo ole: 
diss US bd A9 We dos Jl Kb « ol Ysls (Ll sila ols). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1067995816556559/ 


4521. JUMLAH LAFADZ AL HAJJ DALAM AL OUR'AN DAN 
PENAMAAN SURAT AL HAJJ 
PERTANYAAN : 


2 Arif Setiawan Elvarmy Cepu 

Assalamu'alaikum warahmatullah wa barakatuh, maaf, para asatidz di Grup PISS-KTB, saya 
mohon izin, mau tanya. 

1. Berapa kali Al @ur'an menyebut kata Haji (dalam lafadz Arab) ? 

2. Mengapa ada sebuah surat dinamakan surat Al Hajj dan siapa yang memberi nama Al Hajj 
pada surat tersebut ? Sementara, hanya itu pertanyaan saya. Saya mohon jawabannya, ya. 
Terima kasih atas komentar & jawabannya. Jazakumullah khairan katsira. Jika sudah ada di 
document, mohon disertakan di komentar. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh 

1. Berapa kali Al @ur'an menyebut kata Haji (dalam lafadz Arab) ? Al @ur'an menyebut kata Haji 
(dalam lafadz Arab) sebanyak kali : 

1). ayat ini menyebutkan 1 kalimat haji. 


Al Yo Ill S3 Bogab Lo Usil Isi Ob Sal al REI lil Cudlao ga Jera ,g dbglLus 
usSlti Kla) AVI Igsilg alaol Lo Ssull Isils 


Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda 
waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji: Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari 
belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke 
rumah-rumah itu dari pintu-pintunya: dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.Surah 
Al-Bagarah (2:189). 


2). ayat ini menyebutkan 3 kali kata haji. 


gas ab Gipll ala SIS toge Isis V3 1S K0 Suwilal ld Bas UB” ab Gyanlls GSJI sal 

3 gal dl angs Rias 585 Klidl DB ella gl dian jl pin Gg GH dual) G0 SSI 4 gl Lara Xin yS 
3G J dal Bao Kas ah ia BI dag Gal pl DO Alun Say al Oa” Sian mal 
Ola Sada all 3 sales bl Iggilg "all saus S wols Albi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 492 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan sempurnakanlah ibadah haji dan "umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh 
musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu 
mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu 
yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, 
yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi 
siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia 
menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau 
tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu 
telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar 
fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang 
yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
sangat keras siksaan-Nya.Surah Al-Bagarah (2:196). 


3). ayat ini menyebutkan 3 kali. 


aku 38 G0 glass log” SA ah Ulin Yg Ga Ng 18) MORI Sg 053 Ya Uloslen Sal AJI 
UNI Wol Lb usaila Sail JSI 3 UB 1939533” all 


(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya 
dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah- 
bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, 
niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa 
dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.Surah Al-Bagarah (2:197). 


4). ayat ini menyebutkan 1 kali. 


KI IS Sad Sili OS” dglaog GS midi yo A3 UI JSI ASI UaOll adl dlgra53 All Go GI 
al Olsu (933 GI yng All Sage 6 KI Isoleb suls Us 


Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari 
haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. 
Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu: dan jika 
kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan 
beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.Surah 
At-Taubah (9:3). 


5). ayat ini menyebutkan 1 
dat HK Lo Gal sols UK les NS, Igib BIL yul 8 C3 


Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu 
dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang 
jauh,Surah Al-Hajj (22:27). 


2. Mengapa ada sebuah surat dinamakan surat Al Hajj dan siapa yang memberi nama Al-Hajj 
pada surat tersebut ? 


YA yo Ta mbl dgn. 
Sob 9 Gue cu elu yo ag yo All Ale Jalal md ul d905 dala5 JI do gw Luow duo! 
9 DI 93 yo dala Rawi 9 AYI slayl wguall Rb sis Jl asal 9 al NI WI cw AN Ml 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 493 ) 


abu mall elu? elsidl Igolsl 9 as. 


Dinamakan surat al haj dikarenakan untuk mengabadikan da'wahnya nabi ibrahim “lc 
mlwll.ketika beliau telah selesai membangun ka'bah dan menyeru orang orang untuk berhaji. 


2 Opick Syahreza 
1. Berapa kali Al @ur'an menyebut kata Haji (dalam lafadz Arab) ? ada 12 kali. 


sya dah Haa sasiala 3. Ws ly US Ja 3 ab pa PIA )189 (0 “3 klas j3 NG salsa Ha Yan yag Is ja Wol 
IYA) ) md id en NAK 3J ae saga Lila gila sls Us yak SI May Lag Jagat ISU Who ago Ui lagi 
ag ra say Laglagl gbi gl IU Jala Sala s0 ( (sitaan Yan )719S-19O (SU asag IKUT pal ok, Unaghy god Lawa 
Hal mara lol KIS SEL AL Jaka IYaal 3 as Wi 2 IYuA )196 (0 09 J5 klas j3 syal Uag ENYA Yap Ta 
2) RG)) siiag! laga gllea IK ( (5) ) ALI Laita day dig dlu j9 Uy Ungu al asian yagy Ups (3) ) au daan 
naa DEA lau Ula gaasad ISI pia ( (AAA NB Jak ag slah Isaac, Wit) Akal, 3 YA )197 (0 
ASuuliag Aalal Caya Uya mall 4 Cam Kajal! Halei B I ) 202 ASI SS LN Ga Lea La ca LV! Sy Le sll Btn 
AS ag al SI ya SOE ANYI da Baya Gladi Jia Abas) 197( RI SE bia pp, dulidi 02 (ddagil,)) 
Uag bei) sand yak Hay oa dat Hag - aa 3Y Angga SY Hag ( (. 4 (ra )97 (s3 II saj A8 Hua 
oa J5 mail, ) GE AYI Gl 5) ) Dhan dal) $ Usil Ga Lanal aa Ud le A13 ( (3 AN si GI! ya AYI 
IYA )97 (smt Ja gen Lila JA ISA lih Las yI) AA sela li laga, 5 14 )3 (mg Misa 3 MAU) ) 
hey 3 MA gong Us Lila aga Wage IS) ly UI 50 2 Ulas Kay 9 ga Bl Aisi deg An) Kp IU Alia Aloda gi Lia 
Ea yna yg UM gak) Way Sepah analis La ( (382 NYA Y SA gl Ust aa pad Uang liat agan gol $ jika URBA aU 
dal gi mall ford die AMI Goa) K3 gal IIS AB ALA Salih aa Jl AI HSYI mall orng AOLAYI Ega (ya Baja (S paia 
da gill By yaa ya) GE ale AI Cg) AI Jigan y ge Gila die AINI Clay Gale (S3 Spg Haslill Risa! (3 AI Ogan 
Uas Say sleJaliga mela PA a97 IN ag laa sn HA Hala Ag 5 Uag NS) S2 3 


2. Penyebab penama,an surat haji, menjelaskan kisah tentang nabi ibarhim, dan cara allah 
merintah nabi ibrahim berdakwah kepada ibadah haji. dan menjelaskan praktek praktek ibadah 
haji. Wallohu a'lam bis showab. 


gt Tasatd aw 9 36 ag aga Yuna AS p by lag) kawal ai glt 5 9 yaA Tuasigl Mg 33 Haa lu INA AS ) Bgt Sya la) lo lana ola 
Hula ala 58 Ne, aG Ata Us yla (3 Sala og Mala 351 ary Miwel 5 yagl Ala pal SA mag Sid saia « 3 ypal US 

BA ILa ata) 5) (Lama Us ls 3 Sky 3) del lu 38 ia Uag Sg ILawlay) 3 Yial 3 KG ajaa Aya Uag Aan ba & 
m9 klas j3 Ag Id aj. La UB: Kara Lag 9) R20 Tan snap AN, AG AAA « Is Yan 
Ia ata «gilang sanad hy elo ag Ya lite. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/982588988430576/ 
www.fb.com/notes/1079343028755171 


4522. MAKNA FASTABIOUL KHOIROT 
PERTANYAAN : 
» Annas Annas 


Assalamua'laykum, semoga semuanya selalu ada dalam ridho Allah. amiin, mohon bantuanya. 
Apa makna dari ayat fastabigul khoirot. .ileh. terimakasih, | love U piss-ktb 


JAWABAN : 


2? Aniek Liya 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Fastabigul khairat adalah sebuah ajakan yang artinya 
'berlomba-lombalah berbuat kebajikan sebuah pesan singkat akan tetapi Masya Allah 
maknanya.... kalimat Fastabigul Khairat bisa kamu temukan di dalam @S. Al Bagaroh: 148 dan Al 
Maa 'idah: 48. Kebaikan yang dimaksud pasti kebaikan yang sesuai dengan perintah Alloh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 494 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Banyak contoh dari berfastabigul khairat, menolong sesama, guru bisa menjadi teladan yang baik 
bagi siswanya penjual bisa berdagang dengan jujur pemerintah bisa jujur adil dan bijaksana dan 
banyak lagi... tanam dan nyalakan semangat FASTABI@UL KHAIRAT di jiwamu mukmin- 
mukminat 


» Mas Hamzah 

Berlomba dalam kebaikan 21 
cas | gulinG 

Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. 

- kitab tafsir al gurtuby (6/153) : 


dsb yo uas Lalat Ags ul ade Jay Ibag 3 Cole ball ad) Ig yu ? ASI cal asIl Ini ! oles lgi 
dye NI Ul Say dis Ul lb 3 Call Jal 9d dal 9d NI LS cabol 93 8 SilasI N elsa . 
98 IS Ruas ati 383 4 olaill 0 al sial 08 Asal Ul ade Jab 483 « LSII JB 5 ale Jb HI 290e3 

"all". 


Firman Allah " Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan maksudnya 
bersegeralah kalian pada keta'atan. Ayat ini menunjukkan bahwa mendahulukan kewajiban lebih 
utama daripada mengaakhirkannya, hal ini tidak ada perbedaan ulama' dalam hal ibadah 
semuanya kecuali dalam masalah sholat di awwal waktu.karena sesungguhnya imam abu hanifah 
berpendapat bahwa yang lebih utama adalah mengakhirkan sholat. Dalam ayat ini terdapat dalil 
bahwa puasa saat berpergian lebih utama daripada tdk berpuasa, keterangan semuanya telah ada 
sebelumnya dalam surat al bagoroh. 

- kitab tafsir ibnu katsir (3/130) : 


ali del 1nd (OLI Intim) : JR « Laall 8 oouollg OI ol dc oluall adl aga oles li 
dil ul Sl ad SL Ulil ul Sarada « Ab3 lol auli ale SI «ac ya lal. 


Kemudian Allah memberikan anjuran kepada mereka agar bergegas kepada kebaikan dan 
bersegera kepada kebaikan, maka Allah berfirman : " Maka berlomba-lombalah kalian dalam 
berbuat kebaikan ". Yaitu ta'at kepada Allah dan mengikuti syare'atnya yang Allah jadikan sebagai 
penghapus atas syare'at sebelumnya,dan membenarkan kitab-Nya yaitu al guran yang menjadi 
akhir kitab yang diturunkan-Nya. Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 
Bersegeralah / berlomba-lombalah dalam amal shaleh dan ibadah/mendekatkan diri pada 
ALLOH : 


ulorb «S9 al Uillg 4 los NI yo WlIkall ll « yabll Lal Ig pol3 2 0,3 Wlei Jata : 5405 ul JB 
Sip mall Lani «bulog SI Ulil Jjil losl WB «Sui | 391 all Usil SI SUS 98 lu Josll 
G3 JS 538 «Lena AS a00 Ul UI « All AS yun0 ic ve 3 doc ado Soon Slb43 « sesal yo 
9 « Giliny obl Gil Lao Gaal Umig « elail Juniu agiw Jaan « SSNI Gill Ud Wlky US Lay ASI 
Ibudll yo agio Hao « Ulic 3 JS Sius uaid « JUL ob ulisy sepwall 


Magsud dari 

cl SJ! | ori 0 
adalah keinginan atau kegemaran bertemu secara tiba-tiba pada pekerjaan baik dan 
memperbanyak pekerjaan baik. 


www.islamuna.info 


3 R03 Ulu 3 Mio JUNI SI ono dc Kaya 389 4S 3laall usai Ld GluiwNl yo SL le 
| Clolasg CSI jas Ng La yul 42 le. 
lag MISI adlh dun dngids Bobol sis yag i9020 Jl adl Bslaoll la WS cal s3 agac SL yollg 

clsall 


2 Opick Syahreza 
Berlomba lomba dalam hal yang kebaikan. 


se Jung Poyalad e"iriula "Al gas 0 S3 Clai Gainy on sal JB) SAHAM DA 1 las Al Jagli AJA 

say I Yaa 3 A9 klas j5 Yan je Sal -2288 SU Lai 3 al bum 3 al lay Is AA ye Sg luas SG 
Leah SI ca sal era pall Piala yaa Lily 2) 4 ( Sa ea Saya | jasad: "al gan jl 
Sa IOS dala Jlac YL | pala ca ye lali Jali 'jilkag 65 jual! 3 3 seal! Lai Cile (AI Alka) ASipam 3 (gal! (y gia alle 
3 gain DA « (SALA (ole Iglailag clan gaill 3 SSI pace DB) 3 salah Jika SI Satya SB) 2 SR Slnd AG )33 
agan Lila CJ ga) Ga Aja Kian 6 JB Ala j3 pala Wira 2289- #-5AMS Herlin LAS | glatati ) 4( (ASI mal Uerinjata LK 
Al Aan Coal JB IE ang al Le pA3 (JB Cai os Hita 229O- SUS le Gali Y "Jis "el 4S | gila: Sala ye" 
2sisa 3 UlKa jI SM Ie Week Uaalisd, «4x 


islamport.com/w/tfs/Web/43/1328.htm?zoom. highlight-YoDDI6C7 HD3KCA 608 NDEKEENC7 #Yo 
C7WE1 6 CEKEDKD1 C7 CA 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/983504671672341/ 
www.fb.com/notes/1079347015421439 


4526. TAFSIR AS. ALMAA'UUN : MAKSUD LALAI DARI 
SHOLAT 
PERTANYAAN : 


2 Rizal Fahmy 
Assimualykum... ada sail titipan.... surat al-ma'un.. ayat lima...!! lalai tina sholat.. itu kalo bahasa 
sunda... itu perbedaan antara tina dan dina itu bagaimana ya nuwun. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa alaikumus salaam. Huruf jar yang dimaksud dalam ayat adalah (»c) pada 

(usdlu a32 uc D wil) 
Lupa atau lalai yang dimaksud bukan Lupa biasa yang terjadi,karena lupa didalam sholat 
manusiawi dan figih telah mengatur solusinya ketika lupa suatu pekerjaan dan itu terjadi dalam 
sholat.. Lalai / lupa yang dimaksud ayat tsb adalah lalai tidak mengerjakan hak hak dan kewajiban 
sholat. Jika meminjam ibaroh kitab awamil, faidah ( »c) adalah : 

aall9 8 9lsol) 


? Mas Hamzah 

Maksudnya adalah lalai dari sholat, yaitu orang-orang munafig sholat ketika terlihat banyak orang 
dan tidak sholat ketika sepi. Mereka melalaikan sholat yaitu tidak melakukan sholat dan 
adakalanya lalai melaksanakan sholat dari waktu yg telah ditentukan secara syar'ie, jadi mereka 
melakukannya di luar waktu sholat.atho' bin dinar malah bersyukur, beliau berkata : "al-hamdulillah 
Allah berfirman : 'mereka lalai dari sholatnya' dan Allah tidak berfirman : "lalai dalam sholatnya". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 496 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallohu a'lam bis showab 
- kitab tafsir ibnu katsir (8/494) : 


vol dl « Uaidliall isu ? 0429 « yalc ul JB ( Usdlu ag LD USD Ladl akad) a93 ) : JB Ai 
| | Doll 9 kog Yg Aida H3 
(39 us bole ugdlw leic Ad pi « Las I 90 jl 399 Dual Jal yo ad wd : (SI ( sakool) ) : JB Iselg 

IS laS « WIL lgi83 ye le 548 «lesi lal Jail Lia 9d Lalat 2 lolg « wae pl JB laS « WIL 

| p h SouAJ galg Gg wu0 . 

Sl pg H3 1 Ji ala (usu 293 ye) 1 JB SI adi Sondlg : yu ey elac J9 . 


Tambahan ta'bir kitab tafsir al kabir imam fakhruddin ar razy : 


AS univ toll 98 MSI Id US « 9dlu api dLD 99 1 Ml JB J il ywlc cal us loe olg, lo: Laulig 
Lusus Jgsll Isng « Lis & 6 y9SU9 Ld Say N SAI 9d Dual uc Kalwlg ( Ugdlw aeidLO uc) : Jb 
Jaa3) 1 Jai Dl aed Emil dls MY 4 Doll Jeju Lyuto 0S Ul s2 9 Doll 0 semi YA 

us Ulu ul LS0u3 « JSI 908 LAS Ng Bli 3S Y Sjill sisa Dual yo gg Klg ( sukooll 
sJl Lalai WISIL DJI Toni pgilg 2) gx SJ Il oulun0 pagi SI mgale S5 Oles il Jodl yel ie NI 
(142: alas | (OS NI UI 9 SM X9 all was dluS 1906 Dual all 1906 Isl9 ) : JW laS wusoll 
ang « Doll sial Kuas wd ll bul ot Ul 38 Dial ye Ul ul sub yel isl ye Ulbug 
Ye ul Riioy duias d8 198 Siiisn SAI mkwall lol « Doll 9d did Y Ail Iin SJ Fila ye XI pu 
al usa Dual 49 sgsull J Jucay 38 Ji 4 Dll el al yo sg ad Ubiallg Ulglg cuall sol S5 
Ye dl ye Iga « y0jall Jl 0 POLA 59 geli « ol caid «Dl Sl ya uas 98 Lalu su 
SSI Jlesi . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/986546944701447/ 
www.fb.com/notes/1079363832086424?hc 


4549. TAFSIR AS. YASIN AYAT 51-52 : BANGKIT DARI 
KUBUR SETELAH KIAMAT 
PERTANYAAN : 


? Neng Ana Embem 
Assalamu'alaikum, minta tafsir ayat dibawah yai suwun 
Gali R3 adl SSS Go gd BB poso 99 H3 (51) 
Gal sal GSuo3 GAS Jl 569 lo IS Lada Lp Liiss yo Libg LI (52) 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Disebutkan dalam surat yaasiin ayat 51-52 : 


Uslai Rp33 adl GIS Go 2d BB arall 43 Hii3 
Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera keluar dari dari kuburnya 
(menuju) kepada Tuhan mereka. 


Gak sall 35253 Gas Il 363 lo Sd” Us 32 Yo Lie Yo Ulh3 L IgJB 


Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur 


www.islamuna.info 


TAFSIR | 497 ) 


kami (kubur)?". Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul 


(Nya). 
- kitab tafsir al baghowy : 


AM Ola 0 pd IS ) dlu Uso Usil ung «Casa Ai PSI ul yag (oa! $S Ra) 
Ba en Mena an naa 
Idol yu yo. 


(Dan ditiuplah sangkalala) yaitu tiupan akhir, tiupan kebangkitan, diantara dua tiupan adalag jarak 
40 tahun.(maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera keluar dari dari kuburnya (menuju) kepada 
Tuhan mereka )mksudnya mereka keluar dari kubur secara hidup2, yansilun artinya keluar 
sebagaimana anak disebut sebagai nasl sebab keluar dari perut ibunya. 


ali - dil yN : Id Ualgit las : Bol89 « ybs Ual9 «LES Ya yul JB ( Usiho yo Liies yo likab Ig) ) - 
Jagll 1gc3 dobiill Igisle 9 5 HSNI Asaill ae Igiso 158 9388 Cristll yw USoll agic R3 4. 


(Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur 
kami (kubur)?"), ubay bin ka'b, ibnu abbas dan gotadah berkata :mereka berkata spt itu karena 
Allah ta'ala mengangkat siksaan dari mereka yang berada diantara dua tiupan, ketika mereka 
dibangkitkan setelah tiupan akhir maka menjadi nyatalah kiyamat dan mereka memanggil-manggil 
dengan kecelakaan ". 


blg Lb: IgJl3 « Agil Laris 99 all UlXc lo Lantas Elgilg pia Igile ISI SI ul : sule Jal JB3 
da9» JLSNI agadiy Ad wa 19 SI (Uso G9 an Jl xcg lo Isa ) : 16 ai $ ba8.0 Yo Lisu v0 : 
Sel yall 2Ag was Jl Seto Ia" Sal aa call". 


Ulama' ahlul ma'ani berkata bahwa sesungguhnya orang-orang kafir ketika telah nyata neraka 
jahannam dan bermacam-macam siksaannya maka jadilah siksa kubur jika dibandingkan dengan 
siksa jahannam bagaikan tidur, kemudian mereka berkata : " Aduhai celakalah kami! Siapakah 
yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?" kemudian mereka berkata : " Inilah 
yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya)." Mereka mengaku 
ketuka pengakuan tidak memberikan manfa'at untuk mereka. Dikatakan bahwa malaikat berkata 
kepada mereka :" Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul 


(Nya). " 


Selasa Gegana ses Ia Isa "sis dal Jana ST n31s ce laa "ti saaas je 
s0) 


Mujahid berkata :" orang-orang kafir berkata : Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat- 
tidur kami (kubur)?" kemudian orang2 mukmin berkata :" Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang 
Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya)." 


- Kitab tafsir ibnu katsir (6/581) : 

Itu adalah tiupan ketiga, yaitu tiupan kebangkitan dari kubur, oleh karenanya Allah berfirman " 
maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera keluar dari dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan 
mereka "(Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari 
tempat-tidur kami (kubur)?") yaitu dari kubur mereka yang mereka yakini ketika di dunia bahwa 
mereka tidak dibangkitkan, ketika telah menjadi nyata apa yang mereka dustakan ketika di 
mahsyar mereka berkata "Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(498 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tempat-tidur kami (kubur)?". Ayat ini tidak menafikan adanya siksa kubur bagi mereka karena jika 
dibandingkan dengan dashyatnya adzab neraka betulan, adzab kubur itu jauh masih lebih ringan 
Sehingga hanya seperti orang lagi tidur saja. 


Menurut ubay bin ka'b, mujahid, al hasan dan gotadah : mereka tidur sebentar sebelum 
dibangkitkan .gotadah berkata : tidur tsb diantara dua tiupan. Oleh sebab itulah mereka berkata : " 
Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?"ketika mereka mengucapkan 
itu maka orang-orang mukmin menjawab :" Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah 
dan benarlah Rasul-rasul (Nya)."menurut al hasan : yang menjawab adalah malaikat. Dan tidak 
menutup kemungkinan bahwa yang menjawab adalah orang-orang mukmin dan juga malaikat. 
Wallohu a'lam bis showab 


cal YI yo pd IS ) JB Isgl3 5 ogaills Gala yo plall padilla Camul kdi yag 4 bil Adul Hd 0d 
Jl ag lela ISI yo USSS4 Asa) 1 lai JB 5 Moml all 1 9D Ulil ( gluis aga) JI 
| 43 : leo | (un mu). 
ugisu 3 pgil ball JII 99 ugatisy IgilS sull ad )98 | e| : usia S (bod00 yo Lis Yo Ulas L 1G) 
AD) 93 59 agalac ssuy N Isndg « (Ux8 0 yo Lisy yo Lilo LL ) ad ino wd 0S lo Igile lala « Leio 
3G JIS dosa 98 pxs0 lo Ol drill VX . 


orisaill uy dg : BS JB. Cd JiB dog gol : Bsl89 4 ewallg 4 dls09 «USS Ly yul JB3 » 
lo Id): - Cilull G0 519 24E JB - Using! agulol slls IE IS « (UB 0 yo Liisu yo) ? Uslsis s3 
dlily « Sao gasll SI dllis X9 AINI Sy agassy losl ! umall Jb9 » (Uskusall Ino yan il 29 
Jel. 


» Asa LADA 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 


323 lo Id bad 0 yo Lisa 0 libg WIB (51) gl agao dl OldsNI yo ad 159 wall $d Kuis 
dls as (53 ) u9o550 Lan) goo Ad 156 danl9 doud VI Lu Ul (52 ) uga rogo 
| | uglosi alis lo Al 9525 Ag Lusi uas (54) ) 
Cs 0 ad 158 ) : JB Iagl3 5 oseilg ala yo abal pula mall AR dg « ll Asal gd 03 
ol ag leh SISA Yo U9S Sy Ag) 1 alles JB la £ Romli : 9D Yi (gbk pes) al 
43 : polo | (us mo |. 


usisa  pgil kuali oladl 99 Ugatisy Lgi gl d8 | wo): ugisa $ ( La8L0 wo Lisy yo Ulas LIJG) 
AD 93 59 agalac uasuy X Isndg « (Ux8 0 yo Lisy yo Ulas L Ig ) ad iano 09 0S lo Iginle ala « Leio 
JEJIS daud 98 day Lo Jl did, UN. 

Casa! JS dogi ygolis ! 351189 « uudJl9 «Id 09 «USS yi yul Jleo . 

asal yu Jldg : 2ob3 JB . 

Liu | 582 "06 Tyo dslg y£ JB - yaiodoll ngasi SS I JB ISU « (b38 0 50 Liku yo) : Uslaia JS 
“1S all elu agaany boil : yul JB9 - (alga Grog9 yan Jl acg bid). 


Lite 0 lilig L) 1 SESI Job yo gac 1 M3 up yan Jl uc Jo. alel alily » «Koo goadl Sl ililio Yg 
uga Hrg wa» Jl xcg lo Id ba8 0 yo). 

3d ul ag Isa Woo L 19389 ) 1 Wal 99 dllei gas lag « mual 9dg « Jo3l islg « AP ul au 
mui doll Ag ag49) ! dls (ll) JB9 «(21 «20: SELAI | (un U iS SI Jail ag 
ag dll US gaul si) lg alel Igigl asli JB9 09594 IgilS elis diclu 46 Iis lo ug0oall 
56 495 po (usa N piS SIG Ls ay 129 Call |. 


www.islamuna.info 


pd 1518 2519 8555 8D lol) : 955 « (09550 Lan) Ra0o ad 158 dang don MI WS Ul) : dgB9 
77 Ja (us ad gl wow aa NI delud jo) log) ! dls J9 - (1413: Ole jWIT (B5alul 
(521 show POS NI ad Ul ugibis dx05y Ugwdli3 Sos ay): JBs |. 

X9) lelos yo 1 SI ( Ui yasi ali A20) « uga A20 Boa! 158 « Iaalg Lol sd ,0b lol : «SI 
uylosi ai lo MI u9553 ) 


- Tafsir gurtubi : 


dsb asaill osd guoll y9 R9 : oles 3S(51) Gokws A39 Gl OSN G9 ad SB) el 43 3 
J3 bokall Sg yg . ds ade Als HI add. JB 4 ubsss lagil | Ja | 2.9. 9 Lw 389 . Bkull 
S3 JS Lap AU 0g JII? dis gm) riil ag Ale AI das WI Jaw, JB ? JB sm uc 
«d9. alga sesali 0 Hu: SI: 5 D)910 R3 , aa : iolid Jleg . Lu JS lgs AI gusu S3 YI3 
US S9) Boogwll Nol 93 Al Wow 29220 Gol S3 Lg: aloe JB 5 ygwg Slull dog Sio 29009 
Cgill Ily cl 3 oil : all Sub pgn ul Kubus : yuli. kal sd kug 13 ul aya yul 

il sdlabu gas: dll Jal adal » Kol NS 9d 9220 elldg « - plug le Al ak - Ul Jaw 1 
(56 ". sdgikuo | pleidl | 99 Id sxd0 dg gal alus Y laa Ikbuusall AS 3 Ubulal yogs 
dallla . Aag U@a 1 Jl. Site jl 0S" GSX yo" el 5,33. gai isl " laa NI yo Ad 

LC dye less Url Ud: Wigll JSsiall JB 5 Ulsslg Cuyal goallg (WL ) Lani dsuosll 
J38 dio « 10089 yalc upl JB « uga SI " uglaa pg) dl". bas Sl SI: Was lelladl su 

USS ay ? Jib9 » ol palu 0 R04 UX: Jai al) Ji Ain gali el yo uli Mad: ll Sol . 

ade Jl d3 Usul HAJI Jas: JB 3 MSI duda Aiog «sam! H9 EL WA 1 Yull Gl 
Eli 9dg9 . Lal made Jawia : Ita ba MS Ub y0 1 Jamiag Jago « Jaig WII Juac Ialuuid 
UP SPA 1 Jbg anto uutiS NI Siap A9 SES lo 1 Jail 999. KS mo UIALAY sisa | dual! sb 
SI 01915897 aoi Sl ag Lely WlIS NI 0 9S Ae" Jilu Jl "939 Misio s3 pagi Cl NI : 
Eladb asi Jude Sale: J8 Sl - akg ale Al ado - gali adl LK : as ag . OIL yaa 


JB" lihs L IG": oli J5S(52) Oslusall Ga3 CAS 5 BB so Kg Ula GB 
ma" Lio yo bo L "Ll ya us Sg)9" Lis yo " Sob Ai « ea 39" libg bo" Slul ul 
L "2 doble Wal oma Y Lada! Id salad 4 0 All gd) - ale ve el S3)» all yo ella yo 
ade Jul Iga " ba8 0 Yo" Juogle " lud yo" USS yul del3 933 "b385o yo "Jo wis " Ulag 
5 ding « dagll Caib 989 ebi dab 3" Lila L Lg "3 dal ul Gal 3: S9agoll JB. dolell UdS0 dxuo 
uo Jls le Jas dilain "0" 3" lisa yo lia "1 “ate Al gus) - ale I 39 392 blg ll sig 
KOTA NG Ol ss alis ac LD aS US ulas laSg : Liu yo WS Lila L : JG UB : Soda Haid " li 
99 ondsall yo abg Id IglB AS 1 JB. Cal yuki dilato " Lado yo "1 dg yo" u0 "9. dio V5 
JB» ago 0 Ludl yo Lila L : Uglg3 Hula, 999 » dog Ugolu : JB USS wi sulul UlgaB? sd. 

A3 uli 9 ab 0 dB LS ll Bil 0" Lani " Ul ale Cusall Isa Jang Y SONG gl 
Ou Bo La 9 LA " Ld go "bis I5S9 ? SG oil JB . Aulao v0 2 yan dl "ig 
usi ade cudl Kal 4 0d 4553 « ulas usil ai" ludl yo" dal dab de Md Ul wall Nge TO 

cmd : Jlug . Sasl oo ugm abg S dalel wo Jus yo 1 Una Ul loS $ B50gll Calaiala "Yo 
—. al basic dls JI yu ay Ag yniogli Jab Cud Alslog: Sgoill wu 4 doa Lagul . Aiu LI Ml 

dia Uas ol loging Anbill Axl ll dead Isesa9 gill Jal oo Uli 9 Jail asal aa Il : lo. 
Au SI SI ul: ulaal Jal JB9 » H8 yuks Cal JBg bad yo Liley 50 : melo cl 
lo Ia ? gindall aed JW : salsa JB. agilS Lnlic Cus Wll ad 3 9d W Iydc lo yo US elsil yo 
Lo IS 3 4S aed ls 3 ea J9 . was dl acg lo IKa : dil Sad wo adl JS : B3 JB cas Jl ac 
Id wdeg  Js9 30 dll Sad 009 singa 40 SIX UN « dikio JlGBNI dSHg : sub. was Jl cg 
Sienta 3 usa IKS dn sal "ae asal BL ILA alses laual sala jae seal Jas dala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 500 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jid3 . won Jl acg lo Ih : aed II Lriodall yo Ad 469 4S all USU Ul 53549 - SS lo JS yo 5 All: 
lo Isa: Isl £5 «Ay does lo Inul lal Jaw al Igo ia8 30 0 Lies 0 1 yAsl mess JB lol JSI | 
Si ad 0 yo Me Hip aka USG. JUNI pesaiy Al was Tgl 4 4 LS Lalu sol Gno9 yan Jl cg 
Uas Jl ag Lo Ha "5 (SIT 43 4 own 1833 8 30 0 likes 001 So og SG ul JB. Ka: JA at 
"ac" yag ob": Sauig « Sol EA ade Isa kasus "Ia Lado" Mlc Li Ul 59539 

ad "Isap "9" Lado yo "cl plaill : Lulo . os ll asa ASisy : ASI « yan acg lo AS : siso 

J usil al KSR 2090 H3 LIL Ul ssbug "Uas Jl asa lo "yg sela R3, Rb90" 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1033625026660305/ 


4576. SIAPA ITU ASHABUL A'RAF ? 
PERTANYAAN : 


2 Syamsiah Nuriyah 
Assalamualaikum. Yang dimaksud ashabul a'raf itu siapa? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, Ashabul a'rof para ulama' berbeda pendapat : 
. ashabul a'rof ada yang mengatakan bahwa mereka adalah penduduk syurga yang miskin. 
. mereka adalah orang-orang sholih yaitu fogoha' dan ulama'. 
. syuhada'. 
. orang-orang mukmin yang utama 
. syuhada' fisabilillah yang mengeluarkan orang-orang bermaksiat bagi bapak-bapak mereka. 
. mereka adalah al abbas, hamzah, ali bin abu talib dan ja'far pemilik dua sayap, pecinta 
mereka bisa diketahui dengan putihnya wajah dan pembenci mereka diketahui dengan 
hitamnya wajah. 
1. orang-orang adil pada hari kiyamat, mereka menjadi saksi atas manusia pada amalan- 
amalan mereka, dan ini ada di setiap umat. 
. kaum para nabi. 
9. kaum yang mempunyai dosa-dosa kecil tapi tidak terhapus dengan musibah-musibah di 
dunia dan mereka tidak mempunyai dosa-dosa besar. 
10.ahlu kiblat yang memiliki dosa besar . 
11.anak-anak hasil zina. 
12.mereka adalah para malaikat yang menjaga gerbang, mereka memisahkan antara orang 
mukmin dan kafir sebelum mereka masuk ke syurga dan neraka. Wallohu a'lam. 
- kitab tadzkiroh (1/735 -736) : 


DD NB ONH 


lee) 


| dinll Jl waSLuo agil J8 GL SNI ulu lola 1 Jung 

Hua 1JB B0 up Wc 8 an US WHLh0 US Kuli US (RS9 Lisa JBS mll sd S3 
Uluic| dio uglwisud Jall So JB ol, I JB Upi Kn oil iladI J Jo gi JI aga segi GNI 
lo y9ioi9 | gioi ing Jltud Lesu Wol 5 Iolwiel la9 uglwitud 9095 Ai celaw dolis Ad) oi 9 gan 
399 Will Igls5 I58 :@ulg, 999. dal Jal CiSluo gd :I JS. le15 Cusuwg Aisioi lo SI ad Jl88 1 JB. Ios ls 
9 clolell Alisl 9. dial Jl yS Luo disll 43 Ug0mu 949 "JG. Lg 03958 sdm doll! sll Ad 95 

b S3 loS LS NI USS 9 dasuwo cal Ja 9g Curl 9d 0,53 Hadi lo JIN NS 20 ul lc agiusi 


www.islamuna.info 


0,53 selagi ad Wala JB.clolc lgi9 yank a33 Hull wls Lp 4s Ud vpl 0,33 
gala Sdnyalll Jos! della 19 sig aguwdil Jputs 0 l9& 8 elagil9 Uriodoll 5NLAS ad :gul Jl. Soal 
il Iga cai Al Jus 99 Ugdeisimoll Ad Poll AS pad Ag III M0 us mn Me oi 

Jalsi Gilg #alug ade AI dan WI Joan ye Tiada SS 99 Sbd Sd gd ey Jus yo JB.agili 
Mosul 9 pg9 gac. 


peanAtung 095 IlLAluy agumo Ug3 cu wani 9d Ji0n9 Llb yul Lu Mlcg d3029 Lubadl Ad wol 
59 sdg agloch sabll ade Lodesu wall doll Joac ad Roll Ulas al US gulill 0 Sd. 095 JI Sl gu 
J Jileno ag UE 233 Hd rata Jl Jb. cl a93 Hd yo well o liSl9 Salad Jl o,S5.dol JS 
ad RE cat alih pedlid Gill UC Lgm JILS aed Wrwal9 192899 Linll 58 Ciloallg ANAL Agic LAS 
JB yalis yul US Ladg Ual 0 S3 1 alel 0 pai 99 S050 gal sud dalac ujl OS5.Ad yileuo Ablio: 

JB Syball sp a39 dll Jai yo alas Kera) Ubi Ul ll ll 3 will LSI Uluol: 
am USG calac V9 ad WE Jis, GLS Uli JB yul al uc Jual uc up busi 
asal go lem N Lu) :I9lo9 0959 dion ANIC UJI Ja oJl 19 yu ISI akal! dls lacusd JJ 4D yo 
disll “el bus Ml Jas syal up JB. DIDI yOlw ad93 co Hall Ja oJl Ig yu ITO udi, 
Allu wuoig dube al Jeda Y55 all Jal ,sl InilSg pasa cl UC US m3 Ly Kw Alg) 539 
gal o SSL JII SXgl agil : ac Sol uyguido Agil UdS0 0d SAI Obral yo YSS ul da5 yul Wgo 
J3 Uriodall 40 LSI 95an sgm Idgs 990 4S agil 20 yuli ale cal 00 Sail ai 
WbL Iomal9 2955 pgil J3 Jl, ASN Ily X1 Ja 05 3 H1 k20 al Jl. Wlg dil aga 
Jl 939 wd yo Jlao US Ulg) Wlei s3 99 wall ale 253 bS age Jb JI baal bul aan NO 
plug Ole WII 0 sll uc S9). Jlid gg aoi Jus 9d 1. OI all ugm ALIS. fusi yo 
dos YP Ulil Aa Role UlS 48 ol ,S3 lo Law 469 Wal Mc Ly Jos gala, O 4e9 wil Suob yo 
dj so-dlg Ic VI. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1093897480633059 
www.fb.com/notes/1107074942648646 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


AL-HADITS 


| 504 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4 AL-HADITS 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Hadits. 


4153. PENGERTIAN HADITS 
PERTANYAAN : 


2 Husni Aguero Alif 

Assalamu'alaikum. Mohon pencerahannya para kyai, nyai Ustadz dan ustadzah ! Salam Ta'dim, 
Belum tahu ni...Yang dikategorikan Hadist, apakah dari Nabi lahir atau setelah Nabi diangkat 
menjadi Nabi & Rosul ? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikum salam. Hadits itu dimutlagkan pada apa yang nukil dan riwayat yang disandarkan 
kepada Rosululloh, baik perkataan yang dikatakan atau pekerjaan yang beliau lakukan atau 
penetapan, Dan hadits nabi itu bisa sebelum bi'tsah dan bisa juga setelah bi'tsah. Wallohu A'lam. 


| | YA yo Hub Jgio 

sll Jl 9 WB yuli Agil yo mlug Ale All las Iga dll adl HB lo dl) 3 Jis ade Gilly Call 
Jis gl lbsau 3 disal Jb kas 9 ale dll sluo dilas iss Sluogl gl (0318 Aolol Jas lo) luis 3 Leles 
ee 


OM yoo gs 9 So 3 dal 
alga dya gl GS Ol dls daun gl ki gl Je3 ol Ja8 50 maag le WII ola sll US jil lo: dl 
puasa Sic Cndnll Sol yi liga 9d 9 ldasu gl diwll JB 4 
Jel dil 9 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/935312059824936/ 
www.fb.com/notes/949333941756081 


0116. Maksud Hadits Tentang Nasab Anak 
PERTANYAAN : 
Ali Abdullah 


Assalamualaikum, ada bisa bantu hadist yang kira-kira berbunyi sbb : sesungguhnya setiap anak 
yang dilahirkan oleh ibunya, mereka bernasab ke pada ayahnya. kecuali anak-anak fatimah 
mereka bernasab kepadaku. 


JAWABAN : 
Davien Ahmed El-iroby 


Imam Suyuti Rahimahullah berkata : " Termasuk keistimewaan Rasulullah bahwa sesungguhnya 
keturunan sayyidatina Faimah dinisbatkan kepadanya ( Rasulullah ) dan tidak ada seorangpun 
diantara manusia yang sepadan dengan mereka dalam pernikahan ". Dalilnya adalah Hadits yang 
dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Jabir Dia berkata, Rasulullah bersabda : " Setiap putra seorang 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 505 ) 


bapak punya bagian kecuali kedua putra Fatimah, akulah wali dan bagian keduanya ". Dan Imam 
Thabrani mengeluarkan hadits dari Sayyidatina Fatimah : " Setiap putra seseorang ibu 
membangsakan diri pada bagiannya, kecuali Fatimah sesungguhnya Akulah wali, bagian dan 
bapak mereka ", hanya ini yang aku temukan, dalam kitab Al- ajwibatul ghaaliyah hal. 216. 


0307. Hadits Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin 
PERTANYAAN : 

Fadur Mu 

Tolong postingkan hadits :" hari ini lebih baik dari hari kemarin " 

JAWABAN : 


Masaji Antoro 
O yaa ygd daa oya Li dng OLS yag O yaka yg danal Jia daya US sya erat) pd damah ya Lt daya OS ya 


“Barangsiapa yang harinya (hari ini) lebih baik dari sebelumnya, maka ia telah beruntung, 
barangsiapa harinya seperti sebelumnya, maka ia telah merugi, dan barangsiapa yang harinya 
lebih jelek dari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat" 


Derajat hadts diatas ada yang mengatakan maudhuu' (palsu) ada menyatakan dha'if namun ada 
hadits yang derajatnya marfuu' yang memiliki arti mirip dengan hadits diatas yaitu : 


AST ea 3, 


o- Pad B £ 01 — “ ko 2. o o B- 330-- — 0. “ 30 03. 3 0. 9 - £ - 
aa ola BU SU O yul ygd amal ya Lab daya OS gay 6 Ogah yeh Olaya CS Fil GyA | Laba (PP HA) 
Pa Ma Tan 02 -0o-0.. Le. DG. 8 -00 8... 3 aa PN) p an 0 Gea a.- 0 9 
SR Bung UJI Ida « ita! alay « SAI Hirup Uji d4 ilegi: JB « sa) aa RA 


AL Pad 1 MEI) Was pd Jaa PP Kg Ola as Heal Bil 3 aa os dl) " olaki 

BL AT pam! daya pelk Vpol P3 Gal (poli) SlblLali glae3 giat Gadi YL 2 Pia Ga OLI 
“Barangsiapa yang dua harinya (hari ini dan kemarin) sama maka ia telah merugi, barangsiapa 
yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat”. Asal 
usul hadit ini tidak diketahui kecuali dalam mimpinya “Abd 'aziz Bin Abi rawaad, dia berkata “Nabi 
berwasiat kepadaku dalam sebuah mimpi, dengan disebutkan kata tambahan diakhirnya” (HR al- 


baihagy), kemungkinan isi tambahannya adalah “Barangsiapa tidak terdapat tambahan diharinya 
maka ia dalam kekurangan. 


0384. CINTA TANAH AIR SEBAGIAN DARI IMAN 
PERTANYAAN : 
Sami Khan Mencari Guru 


Assalamualaikum. Benarkah kalimat " Hubbul wathon minal iman " itu hadits palsu? atau yang 
semakna dengannya..dan benar ga Istilah NASIONALIS itu produk Non Muslim, yang gunanya 
untuk menkotak-kotakkan Muslimin?.. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 506 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Arwandi Arwan 


Wa'alaikumussalaam. Dalam kitab Asnal Mathalib hadits ini memang masuk kategori Maudhu, tapi 
menurut pen-tahgignya Syaikh Mahmud Al Arnauthi,". Imam Assakhawi dalam ktb Magashidul 
Hasanah mengatakan tidak Mengenal Hadits ini, tapi Makna haditsnya Sohih". | Asnal Mathalib,hal 
181 karangan Almuhaddits Muhammad bin Darwisy Albayruti Rh |. 


ae elinay ale si JI: Jwak 3 alel J3 Ju, cl aa Cd ON sya ep 1 Sg 
(181 0 Arap 1 ML dilas IV HUNI se) 


Wallahu A'lam. 


0405. Hadits : An-Nadhoofatu MinaL Iman 
PERTANYAAN : 
Nauruzz Yaman 
Apakah benar annadzofatu minal iman itu bukan hadits ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Berikut sedikit paparan hadits diatas : 
Lakon Uya Ol Uya slinsali Hy ASK ekorl f Ra le Card Ga aon JP BU ole Cd Gt ly Ale dl elo JB 
gag IN SKY IP sean BURI 9 yaaa yah Can ya Tar Sanrad Jiang Sam NI 3 Gadelly Sie (AYI Ob Libas Atsle 
SS adl jagal (le 3) nada pb Kaili y Bjlglall (de J pia Lai 0S OS pik EL Ulas dil JG Lab, UbU Wis 
SILIG galala Abu Cah al LA) Oa Jeda SIN Hadis 04 23 


Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda “Agama didasari atas kebersihan”. Tidak ditemukan 
redaksi haditsnya seperti diatas, yang tertulis dalam sekumpulan hadits-hadits dhaifnya Ibn 
Hibban dari riwayat “Aisyah “Bersihkanlah diri kalian karena islam itu bersih” sedang riwayat at- 
Thabraany dengan sanad yang dhaif dari Ibn Mas'ud dikatakan “kebersihan itu mendatangkan 
keimanan”. kebersihan secara lahir dan bathin memang mendatangkan keimanan, Allah berfirman 
“sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, (AS. 9:28) untuk memberi motifasi agar selalu 
bersuci, sedang maksud najis tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat lahiriyah semata, 
kenajisan lahiriyah orang musyrik terkadang masih bisa tersucikan namun kenajisan bathiniyah 
yang tercampuri oleh perbuatan tercela (bisakah terhilangkan ?). | Al-Ihyaa' 149 |. 


218 — BI Ie ea Ge ana" 


2 akn Siap Aing Sean VI Gala" Sibes (DA YI Of Iyilas " Ale Uya oya Oles 3 slim Ig JASA out | 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


OLYI uya 2 Uadi " D grand ui Lakon ya Laka 


Hadits “Agama didasari atas kebersihan”. Tidak ditemukan redaksi haditsnya seperti diatas, yang 
tertulis dalam sekumpulan hadits-hadits dhaifnya Ibn Hibban dari riwayat “Aisyah “Bersihkanlah diri 
kalian karena islam itu bersih” sedang riwayat at-Thabraany dalam kitab al-Awsaathnya dengan 
sanad yang dhaif sekali dari Ibn Mas'ud dikatakan “kebersihan sebagian dari iman”. | Takhriij al- 
Ahaadits al-lhyaa' 1/278 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab... 


0427. Komentar Muhammad Al-Ghozaly Tentang Sunan 
At-Tirmidziy 


Oleh Arwandi Arwan 


Alimam Hujjatul Islam, wa Profesorul Anam Muhammad bin Muhammad Algazali,diakhir hayatnya 
Amat Menggandrungi Sunan Attirmidzi.Menurut bliau,Rumah yang Ada di dalamnyaa kitab hadits 
tersebut, Seakan-akan ada Nabi SAW yang Sedang berbicara. 


Menurut Imamul haddad Ra, hal ini dikarenakan beliau dianugrahi kemantapan Ilmu Ladunni 
tabahhur di dalamnya.sehingga perangai beliau tidak cocok kecuali dengan Ilmu Laduni juga dan 
Ilmu Hadits. 


Sebagian Ulama mengatakan jikalau Umur beliau panjang, Niscaya beliau bakal Menguasai Ilmu 
tersebut. | Alfuyudlat Al Rabbaniyyah, hal 120 bittasharruf |. 


kitab Al-Jamius Shahih alias Sunan At-tirmizi dalam cet DKI Darul Kutub Ilmiyah beirut terdiri dari 
5 jilid, jilid ke 5 adalah Fihrisat/daftar isi hadits dan Rawinya. Ditahkik oleh Syaikh Mahmud 
Muhammad Nasshar. 


Alhamdulillah tidak pake tahkikannya Al Albani. Adapun dalam cet Darul Hadith kairo, kitab 
tersebut terdiri dari 6 jilid dengan tahkik dari Syaikh Ahmad Syakir, kemudian diteruskan Oleh 
Dr.Musthafa Adz-dzahabi. 


0486. Hadits Carilah Ilmu Walau Sampai Ke Negeri Cina 


PERTANYAAN : 
ABu Raihan 


Tuntutlah ilmu sampai ke negeri china. Menurut orang kebanyakan, kalimat di atas adalah 
HADITS. Menurut antum ? Monggo 


JAWABAN : 
Raden Mas LeyehLeyeh 

Kala JS da Ann all Uh Ob «Cek Ja bali Isalbi » 
“ Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, karena sesungguhnya menuntut ilmu sangatlah wajib 
atas setiap orang muslim”. 


Nash di atas adalah matan dari hadits dhoif tetapi diriwayatkan melalui banyak sanad, di 
antaranya Imam Baihagi dalam kitab syi'bul iman. Ahli hadits menyatakan di antara perowi hadits 
tersebut adalah Abu “Atikah yang dikatakan oleh ulama' hadits sebagai perowi dhoif, sehingga 
muncul banyak pendapat dalam menilai hadits ini sebagai hadits dhoif, bathil atau tidak bersanad. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 508 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun demikian, menurut al-hafidh al-Mazi : karena hadits ini memiliki banyak jalan (sanad), 
maka dari dhoif naik ke derajat hasan lighoirihi. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita mengatakan 
bahwa itu bukan hadits. 


(ita OLYI as — (47174, 

AS yi pal TA OLS Gi dl jt MAS Lil 4 Ill Tete Uji AA yi Gde Uye yah Upel 4 Jas AL Aas yel Ul 
Gg UE gs 4 as oi adil Wala 2 YE 4 SKI Ale ya ikan Lion Cb oa Ana gal Ugal «Ulee! 
Cmalk 3 mali Igaklol 0 5 pelary Ala AI Aap AI Jgaay JB JB 6 LIL gr al PAKE gal litkon — dl as al dalay « 
Hanab US «dong oya Sy) AB) K Hanna olah y 4 y yan dita Layan Ill YK pelara JS Ie Ata ea cab Uh 
LINI aer — (SI 2) 

OP AS oaly 0 OYI na 3 Fted!3 0 SAS ily € dial) lama JS Ae Ann ball obb Ob Uma JI, bali Isak 
AS gal Olah op Taj Kan G BIS (963 2m 6 47118) cas ata « (TTT Aax3 6 212307 Jia! d0 pt (al 
Honda Sy Ay 4 Sip Sola 0 yana Aa EeyAd Tika 1 JG « (1663 63, « 2/253y OYI cas G Hd) 
gada 3 SA ad onyla 4 (MBS) adab 3 Uh ter pela (II AI 3 AS oa ter pply  Risann UAS 
Ling Hope BA a33 Jbb 1 Ole ol JB Ja Sao : (11154) Gladi JB. (428 3, « 11347) 
dang Bb 2S ya Say Olaldi gai 3 ASI Saing 0 ml HI Les yes ms ay Sbd SN Ja 
MAS dah Alina il 3 Ul adl Aas al olgyg «Sai Oma 3 ball Oak 2 Sai oil ye (daa al olgyy «elo Unang. 
55 / 1) — JII anna 

Ta dani Cd 4 aa Gl ga aa Yg SAI af Sie Y ade Pa adi Saat 3 KO al ega). 
66 | 1) — E2AHI peklanan Uji oya Eedoel LSI K 

Yama Yak yt1y yandel Ji inai 0 (ay Soda Sat da2 andai Eradeh) JG Al gaga ye NE GI De A3 
“)) 

TT Ny — IBI allaran Uji ya Cabe LEK 

Alah Ad ya lema Asa Cal JA Ju Y f Il ad AA Nia ba Kena Il 

86 / 1) — ena meklanan Up oa Lada UE IK 

dong Sina Ala asia Zina YI (le pil La (da beng Aan Wih SP al ya SL Saat Bb Jl yag os al 
Jae jl Hain jl oles Oia Jis Opi 2 ASI Ain AS pai Lag KAI NAS) Ve alih Ad Jong YLe Ja Tuslas 
d el Y Kanal 

363 | 1) — SAH pls lam 

beat agan yA OS A8 RSU ema Jis aa La Fla ad cegah Jad due et A3 4 gam al Brgedl ye 
bewun y yel OK A83 tia Naat Iekrg (ALAN ya PST panik! OT C0 KPI 323 (UNY (ds alis ol) Lu Nila, 
lahar ps Ilang ASI A2 yoy Aj Cb Jo Y Laga Gali Om peta A84 (lina 9 LL JI MIS 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 509 ) 


0508. HADITS (HARAMNYA LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS) 


PERTANYAAN : 
Diana Mustafa Ibrahim 


AssaLamu'aLaikum . Pakdhe, Budhe .. . semisaL Tunangan / Nikahan kan pake Acara Tukar 
cincin . hmm . emangnya boLeh kah, cowok make cincin emas ?? kan ktanya tidak boLeh . 


JAWABAN : 
Surya Sahaja 


Wa'alaikumusallam... Cincin Emas untuk Laki-laki dilarang (HARAM) oleh Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam... 


02. 9 9 La 00 2... 020 02 -92 002 LG . 8 a@ 2203 Se 2 S0. 3G - - - 20...9 
SAY — Tibo JB jf CAM pile GP Ulah gone GP peang Sele AI ae Gaal Ulas Jis Lagis dl an) Dila Gasa 
Bab metan Ah Tao BN Ba denga au an an Mane de SA au AM an Heni Ba Aa Boo La 
Kab) Flm # Lily yan adl Ballag Gam Ul, LAN RA) gai Sl andi Ardy Cledlly Geetably RP ye) AI 
0-0 9. 020 9. @ 2... 8 P. -9 

(HR. Al Bukhari (5863) ) 


DAN AI PA 0 ati play alat oa se ea Lah Ba Aye 
(HR. Al Bukhari (5864) ) 

ONNY IE AS 3 Aya CA Ia pl le di Io dh 1 5 IE ie AD gp Gas oa as 
MAS 3 Kal 
(HR. Al Bukhari (5867) ) 

0511. HADITS : BID'AH - TIDAK SEMUA SESAT 


"Semua bid'ah sesat, mengapa ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah?" 
Saya pernah dengar hadits: 

IX Ly Ng 
Semua bid'ah itu sesat 


Tetapi saya juga dengar dari kyai-kyai katanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan ada 
bid'ah sayyiah, mana itu yang benar? 


Kalau bid'ah Dholalah itu lafadnya umum, tiap-tiap lafad umum yaitu biasanya kemasukan takhsis, 
contohnya: 


Hadits: 
AI op db ga JS 
Segala sesuatu itu dibikin dari air 
Apakah malaikat juga dibikin dari air? Iblis apakah dari air? 
Hadits: 
PN Spa 


Segala yang memabukan itu khomer, dan semua khomer itu haram 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 510 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kecubung itu memabukan, apakah itu juga namanya khomer? Khomer bagi orang yang 5lxiso 
apakah juga haram hukumnya? 


Hadits: 
K5 op Iran SS 0 IS 
Semua kamu itu penggembala, dan semua kamu itu ditanya dari hal ro'iyahnya 


Apakah orang gila dan orang makruh, juga masuk dalam hadits ini? Kesemuanya itu dijawab 
tidak? Demikian pula kalau bid'ah dholalah. Apakah karena hadits ini maka saudara sampai hati 
mengatakan bahwa perbuatan Utsman bin Affan yang memerintahkan adzan jum'at dua kali itu 
dholalah? Dan Umar bin Khottob yang menjalankan tarawih dua puluh rakaat itu juga dholalah? 
Baca Barzanji yang isinya sejarah Maulid Nabi itu juga dholalah? Mendirikan pondok pesantren 
dan madarasah itu juga dholalah? Dan saudara sendiri yang tidak dholalah. Apalagi kalau menurut 
riwayat yang diriwayatakan oleh Ad Dailamy Fi Musnadil Firdausi, hadits itu berbunyi: 


Bls 3 Y) An Tea PAT 
Kami persilahkan melihat Kunuzul Hagoig fi Hadits Khoirul Kholaig juz Tsani Shohifah 39. 
Bagaimana kebenaran hadits berikut? 


Bh 


NAN Na 


0 


Hadits itu memang benar diceritakan oleh Bukhori wa Muslim wa Abi Dawud wa Ibnu Majah dari 
Aisyah, akan tetapi perhatikanlah benar-benar terjemahannya! “Barang siapa mengada-ada 
(menimbulkan) di dalam agama kita ini, sesuatu yang tidak bersumber darinya, maka ia ditolak”. 
Lalu apalagi yang saudara maksud? Kalau kita mengerjakan sholat shubuh empat rakaat, atau 
sholat mayit pakai ruku', sujud, itu memang ditolak, sebab yang demikian itu tidak ada sumbernya 
dari agama. Adapun yang ada sumbernya dari agama, sebagaimana masalah-masalah yang 
disebut dimuka (adzan jum'at dua kali, tarawih dua puluh rakaat dan lain sebagainya) ia tidak 
termasuk yang ditolak. 


Sesungguhnya apakah yang disebut bid'ah itu? 


Memang arti Bid'ah ini sesungguhnya harus ditanyakan terlebih dahulu, sebelum disodorkannya 
hadits: 


IN Ly Ng 
Bid'ah itu ada dua macam: 
1. Bid'ah syar'iyah 
2. bid'ah lughowiyah. 


Tiap-tiap ucapan, perbuatan atau itikad yang tidak bisa disaksikan kebenarannya oleh ushulis 
syar'iyah (Al Kitab, Sunah, Al Ijma', @iyas) maka itu Bid'ah Mardudah. Inilah yang dimaksud oleh 
haditsnya Aisyah tersebut di atas. Ini pula yang disebut Bid'ah Syar'iyah. 


Adapun Bid'ah lughowiyah, yaitu segala yang belum pernah terjadi pada zaman Rasululah 
SAW.Bid'ah lughowiyah terbagi menjadi lima: 


Bid'ah Wajibu Ala Kifayah, misal mempelajari Al Ulumul Arabiyah sebagai alat masuk 
memahami Al-Guran Dan Hadits. 


e Bidah Muharromah, misanya seperti Itigod dan hal ihwal ahli bidi yang 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 511 | 


bertentangan dengan thorigoh Ahli Sunnah Wal Jama'ah. 


e# Bid'ah Mandubah, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik tidak terjadi pada zaman 
RasulullahSAW.seperti mendirikan madrasah-madrasah untuk memudahkan cara- 
cara memberi pelajaran agama kepada murid-murid. 


e Bid'ah Makruhah, misalnya seperti menghias masjid dengan hiasan yang berlebih- 
lebihan. 


e Bid'ah Mubahah, sepeti bermewah-mewah dalam makan minum. 
Sumber : eBook Tanya jawab Bersama KH. Bisri Musthofa ( Tokoh NU ) 


0811. Berkumpulnya Delapan Golongan Dan 8 Perkara 


PERTANYAAN : 
Ebiey Doell 


Assalamu alaikum.. cuma mo share aja, mohon bantuannya : "MAN JALASA MA'AN NISA' 
ZADALLAHUL JAHLA WAS SYAHWATA", Barang siapa yang duduk bersama wanita maka Allah 
akan menambahkan kbodohan dan syahwat kepadanya.. 

2 apakah ungkapan di atas adalah hadits or hanya Magolahnya ulama'..?? 

2 apa maksud dari ungkapan di atas..?? syukron.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Ol gumill yg Ha YP Red 3s lir Ol VI 3gku 1/40 
sal AB ag ol) Slot as c gal Fa Sela SI yu JuB3: 
og HA 3ylady 4S ol Ollaud! Ha Cyber Eyay Lee al Jl AI Randa La Jly ENI AB oolj LE Ha Yale uya 
Dpt) Jade Al oolj pad! ma gabor. 
Cc yeler uyag & gal Hg gan 9 DI ds sel Al & sal) Gladi ga Geber yag Oa PAN & el) Olawal da gal Rab) 
Koi SAI AI Oo) elabal! aa Cabor uyay Sella! 3 LE AI oo coba 


Berkata sebagian Ahli Hikamah “Seseorang yang berkumpul dengan delapan golongan maka 
akan tertambahkan dalam dirinya delapan macam perkara : 
1. Barang siapa sering berkumpul dengan orang-orang kaya, maka akan tertambahkan dalam 
dirinya kurangnya rasa syukur dan kurang ridho atas bagian Allah padanya. 
2. Barang siapa yang sering berkumpul dengan fakir miskin, maka akan tertambahkan dalam 
dirinya sifat pandai bersyukur dan rela dengan apa yang telah Allah berikan. 
3. Barang siapa sering berkumpul dengan penguasa, maka akan tertambahkan dalam dirinya 
sifat sombong dan kerasnya hati. 
4. Barang siapa laki-laki suka berkumpul dengan wanita, maka akan tertambahkan kebodohan 
dan syahwat dalam dirinya. 
5. Barang siapa sering berkumpul dengan anak-anak, maka akan tertambahkan suka 
bermain-main dan canda tawa dalam dirinya. 
6. Barang siapa sering berkumpul dengan para pendosa besar, maka akan tertambahkan 
dalam dirinya berani berbuat dosa dan maksyiat serta suka menunda-nunda Taubat. 
1. Barang siapa sering berkumpul dengan para sholihin maka akan tertambahkan dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 512 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dirinya ketaatan pada Tuhannya. 

8. Barang siapa sering berkumpul dengan para ulama maka akan tertambahkan dalam dirinya 
ilmu dan sifat wara'i". | Salwah al-Akhzaan Lil ljtinaab an Mujaalasah al-Ahdaats wan 
Niswaan 1/40 |. 


1008. HADIST "ANTUM A'LAMU BI AMRI DUNYAKUM" 


PERTANYAAN : 
Mbah Wiro Sableng 


Assalamu'laykum... maaf mau tanya Lupa Lagi "Antum a'lamu Bi amri Dunyakum" Apakah nih 
HADIST apa Bukan ? Maksud nya Apa ? Syukron... 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. 

"KALIAN LEBIH TAHU URUSAN DUNIAMU" 


Dari Thalhah Bin “Ubaidillah ra, ia berkata “Aku bersama Rasulullah berjalan melewati beberapa 
kebun kurma, Kemudian Rasulullah bertanya “Apa yang mereka lakukan ?”. Orang-orang 
sekitarpun menjawab “Mereka menyerbukkan dengan menjadikan benih pejantan masuk kedalam 
benih betinanya, hingga jadilah penyerbukan”. 


Rasulullah bersabda “Aku menduga, Andai mereka meninggalkannya, mungkin lebih baik”, Lalu 
mereka membiarkannya, dan hasil kurmanya berkurang. Mereka bertanya kepada Nabi, dan 
Rasulullahpun bersabda “Apabila penyerbukan tersebut memang bermanfaat bagi mereka, maka 
lakukanlah sesungguhnya aku hanya menduga saja, janganlah kalian mengambil dugaan yang ku 
buat, Namun apabila aku mengabarkan pada kalian sesuatu yang datangnya dari Allah, maka 
ambillah, sesungguhnya aku tidak akan pernah berbohong atas apa yang dating dari Allah (dalam 
riwayat lain Rasulullah bersabda “Kalian lebih tahu urusan duniamu)” (HR. Muslim) 


HIKMAH DIBALIK HADITS DI ATAS 


Imam Nawawy dalam Syarh Muslim menyatakan wajibnya menjalankan perintah Nabi yang 
berkaitan dengan hukum-hukum syariat bukan apa yang yang dituturkan oleh Nabi yang 
berdasarkan dugaan ataupun pendapat yang bersifat pribadi (bukan bersumber dari wahyu) 
seperti dalam masalah-masalah pekerjaan, ketrampilan dan urusan dunia lainnya. 


(elo y ale dl lp 0S Lo Oyp Lejh JBL Jlltal Uopry Ob) 

CA 3 UUS am bl 2) | 2361 | JB gay Ale 1 ap dily JAS JA Lgukon Aa (ENI Jar de LINI Jalaa uya 
B9 (Ga adah UII ye Kilo IL GS, ole ade YG b cab LI UB o yrisagh SUS gai OS Ol Jis Lagi 
Ae bet ai | 2363 | kaly) Ag Ae UN EU cah ya ea SA Ig Ayda K9 ya ta KAI | 2362 J3, 
ala Ab Gala Oolg2ar AB La UG papi le Y Letalany LAIN al II ala oya lay Ale AI ae Ji slab JU (SL 
de Kes UE SL abad Ol maa OA go ya Ja HA NA ca Ja OUT ly 4 Jail EL Le Ty peka 3 
Isi Ida S4 d3 salad! JU WEE peka 3 dala AI ap al Sai 1 Oli la yA jl Ra Ke JB Laada pe 3 ji gadi 
bila Jia j3) EK YG Opa ab Jill! ayal CB peka y dala AI lo delay IE Wu oa Bd LS UB OS Wly Iyo 
SE Ay Led olang BAU AP Ga Asa WII adi Y, 

| Syarh an-Nawaawy alaa Muslim XV/115 |. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Dalam segala urusan dunia yang tidak berkaitan dengan hokum syariat (halal, haram, sah, rusak 
dll.) hendaknya seseorang berusaha untuk mendalaminya sendiri dengan mencoba dan 
melakukan berbagai percobaan agar dapat meraih kesuksesan. 


gia JAS Dike Kat JAN Daaga Lalai tel) Kadal JI ra Let ilegal adit Il di yaa) Of lot) 

L: pg yah pe sega) 3 Lagi an Je Ab lt yaah AA alah laki dj: ad di oy3 
3 pb le, pal JB AS JG SE dp. 

AE Ea PEP II mp BAL Bi Kaya Ski Of Je dy USB aga de IS by adi ia 
ia ah ba Ta ea gt oi dh Ji ah ge SESI TA ya 2 
WEI AI Ta oki SP le C5 KALA Fe 3 ia lag led lo Jon ea Tante ab 
Oi Je dd op one en 


- R9. 24 20- - 320 2 


IN 6 perna red mrue Sa Kia 01) Pe con ae gia Sya JA ia dea Oia in gn ale 
Mat ha SB Ala lea Jo Iga Ki) la aa pal ola. 
| Al-Mausuuah al-Fighiyyah 1/45 J. 


Dalam urusan dunia yang tidak berkaitan dengan syariat, baik berupa profesi ataupun adat istiadat 
diperkenankan terjadi perubahan-perubahan dan pengembangan-pengenbangan baru. 


- - 0 0 00 La. 0d 0 2 Sac.e 20 Soge 2d - » - -. -» @ 02 04 "7. 0 2 
KU BOS Il Ad de GA Al Oya U Ma aa (Atas pb del ea 
OLI 100 10 


Uas JGES UB Te yi Ati KA Ga Al 3 Wana 


| Bariigh al-Mahmuudiyyah 1/235 |. 


Rasulullah adalah sosok yang hampir disetiap waktunya tidak pernah berpaling dari urusan akhirat 
sehingga saat ditanya tentang urusan duniawi bisa saja beliau keliru sebagaimana manusia pada 
umumnya, atau beliau menjawabnya dengan “Kalian lebih tahu urusan duniamu”. 


Aa pr nb dal) HI LS Oyni cl All Alan Jend Oyafa Lalat Gal pang RSI Tab Ga Ana sa ea Ig AI ir 
AYI mbly JUVI9 AN pet A8) Bp SM SI Sian Ugal Coy yy SLS Agak yag SVG SAI Olah gn AI 
Aib Aliad Uya Cile Wo SP lion of sgm SAI Alb Aa Ogalag HUYI db Ogiity AM, 

& later oya pN al HE Gale Val LS SNI db aa SI Alb g Larerl oya Leela Le Gis ak ny Lb de pai 
OS dota Cg OS lai Pj Sa JI Uitoley Lada Isa cal nas US IU Realita! La O gain La J3 SNN, SI ga 
semai! jl Un Jos cal enak pall eh ay Ad Udi SUS ada Pi La Aa JI SMU Delon LS gai Y Las Oni Ce Ie 
2 Aale dd OLaid Cah SMS Jl low Ge Ig al ai Ju elo Late OLI al PNY Anta Gadl Ob La 
Ae II Kai IP BIS SP 0 yel GBI Kemah Ali cab US GL laa de PI Soma cal ata UT UI JUS (Old, 
Bose dya So gliy BALI ia sela Lenah JS ASI Kn de SY NP ALA) S3 las 3 Hata) 
Oa Ina Ae ISP ya Sa ora 3 al os Ig SA IS Ulet ya ya da Y OLI SA Ok 2 NI, all 
oa Teri Go al CP Sega SU Pal Pa 00 4 bas EL Gb akad Shd Tekad Sa al 3 Sada Ul Kap al 
Aa ab St aa UP Up alah Deli ag Alah el ad Jah Lokasi YG Sati, yak W BUY dl Lilk Gian el sh, 
YP JL eh OS La PI 3NI Als ih le DIY Cab Gg Kemang sda ball) JA yo UB elor LS Kamal edar 
Lana Olyy Sid jab plat pil (Hua IL ale JUS memaki Gg Hg II II 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 514 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| Margaah al-Mafaatiih Syarh al-Misykaah 11/5 J. 
Pentingnya menimbang pengalaman dari orang lain, berdiskusi, bermusyawarah karena 
kekurangan manusia bisa tertutupi oleh kelebihan selainnya dalam setiap permasalahan baik 
duniwi ataupun ukhrawy sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. “Dan bermusyawarahlah 
kalian dalam setiap perkara” (AS. Ali Imraan, 159). 

H3 daan LS AU po Alah ata (Iya P7 Wiipal Y JUS JB «Jini JAS cai (Jalal) Ramadi S4 gei jal). 
AYI Ia JA Hat Sy 4 Saka) Ab JL SLAYI SI Inah Dl dl dell Ily SLS YNA ja Lai Ain Dell si 
baya) Sl dalya OP Unyil Jie Uli2y dil ye Legily AVI Lalie call 22 Ody cad oya G sales « cola 

SAB Ja Gp Laga, Ga da ye SA. 

Garin parah PA pelan ale AL aa Al SAY 6 AKA Yg 6 yeah aye Ualay yy II pr oa kill yi G3 
Stir jab el pil JUS 4 Land CS SA akad OS IP OI JW IE Opik. 

$ Opa LV JUS IE Opik Ld cela JB pny dala Ab daa Ab Iyan Ha Sya JB Tlb ye Aa Lyn € ea ly) 

OS) Kemang ea ola Uly Skin yet UT UI JB jh Cnaih OS j3 La OS Ialadi dj Sa JI «dani US IG 

AI Ie PI yb AI Ie lb AI JUS uli La 

Mie all meri MS ga Bola YU dai Ajal ay al, 

Soped) 1 (Aa Sori Hola) "UI Lele ls Is csily (LS9 1 Olgas JI)" (NI agen) 7 da da: 
38) 


| Faidh al-Gadiir 1/625 |. 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


1067. MACAM-MACAM HADIST BESERTA 
PENGERTIANNYA 


PERTANYAAN : 


Ibnu Hamdan AL-Fanasy 
Mohon di bantu ea!Ada berapa macam hadis berikut depinisi dan pngertian nya. .Saya tunggu. 


JAWABAN : 


Mbah Jenggot II 
Hadits-Hadits Magbul (Dapat Diterima) 


1. Hadits Shahih Li Dzatih (Shahih Yang Memenuhi Kriteria) Hadits Shahih adalah hadits yang 
muttasil sanadnya (jalur periwayatan), melalui perawi yang terpercaya (al-Adi) 
danmempunyai tingkat akurasi hapalan/ tulisan yang tinggi (al-dhabth), tidak bertentangan 
dengan hadits yang diriwayatkan mayoritas ahli hadits (Syadz) serta selamat dari cacat 
(al-'Illat).Orang yang pertama kali meprakrarsai pengumpulan hadits-hadits Shahih adalah 
Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang kemudian di lanjutkan oleh muridnya 
Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury. Meskipun dalam kurun sebelumnya sudah dilakukan hal 
serupa oleh Imam Malik, hanya saja disinyalir masih ditemukan hadits lain yang kurang 
begitu jelas jalur periwayatannya. Dan hadits dari al-Bukhari lebih di unggulkan di banding 
hadits dari Muslim terutama karena beliau menetapkan persyaratan dalam hadits muan'an 
bahwa masing-masing perawi harus ditetapkan bertemu atau mendengar langsung 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 515 | 


darinya. 


2. Hadits Hasan Li Dzatih (Hasan Karena Memenuhi Kriteria)Hadits yang muttasil sanadnya 
(jalur periwayatan), melalui jalur orang yang terpercaya (al-Adi), selamat dari sifat syadz 
dan al-'lllat, seperti dalam hadits Shahih. Hanya saja perawinya mempunyai tingkat akurasi 
hapalan/ tulisan sebawah perawi hadits Shahih. 


3. Hadits Shahih Li Ghairihi (Shahih Karena Hadits Lain)Adalah hadits hasan yang memenuhi 
kriteria hasan (li dzatihi) dan kemudian dijumpai periwayatan dari jalur lain yang sama atau 
lebih kuat statusnya (Shahih). 


4. Hadits Hasan Li GhairihiAdalah hadits yang tergolong dza'if yang tidak terlalu, dimana 
perawinya dzaif namun tidak sampai menurunkannya dari derajat perawi terpercaya 
lainnya. Atau tergolong mudallis yang tidak secara jelas dipaparkan ulama lain, serta 
mungkin sanadnya tergolong mungathi'. Dalam hal ini supaya masuk dalam pengertian 
hasan li ghairihi, disyaratkan dua hal. Pertama, tidak terkena sifat syadz dalam haditsnya. 
Dan kedua, dijumpai riwayat dari jalur lain yang sama atau lebih kuat secara lafadz ataupun 
makna, meskipun hanya cocok dalam sebagian isi matannya. Dicontohkan seperti hadits- 
hadits yang tercantum dalam Sunan Al-Turmudzi, dengan bahasa "hadits ini adalah 
hasan". 


Hadits Dha'if 


Yaitu hadits yang tidak memenuhi kriteria hadits Shahih dan hasan. Yang termasuk jenis hadits 
ini, yakni yang dipastikan dha'if ada sekitar empat belas jenis hadits: al-Mungathi', al-Mu'dlal, 
al-Mu'allag, as-Syadz, al-Mushahaf, al-Maglub, al-Mudhtharrib, al-Mu'allal, al-Mudallas fi al- 
Isnad bi Ia Tashrih fi as-Sama', al-Munkar bi ma'na Mukhalafah at-Tsigah, al-Mursal al-Khafy, 
al-Matruk, al-Mathruh, dan al-Maudhu'. Terdapat perbedaan pandang dari beberapa ulama 
mengenai kuhujjahan hadits dha'if : 

1.Menurut sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan Abu Dawud, hadits dla'if boleh 

diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah halal haram, ataupun dalam hukum wajib 

dan fardlu. Namun jika tidak ditemukan hadits lain. Hal ini sebatas pada hadits dha'if yang 

tidak terlalu (ghaira syadid ad-dhurfi). 

2.Menurut mayoritas ulama hadits, ulama figh dan selainnya, hadits dha'if sunah diamalkan 

dalam urusan keutamaan amaliyah baik berupa hukum makruh ataupun sunah. 

3.Menurut Al-Gadzi Abi Bakar Ibn Al-'Araby, tidak diperbolehkan mengamalkan hadits dha'if 

secara mutlak. 


Syarat Mengamalkan Hadits Dha'if 


1.Status ke-dha'if-annya tidak terlalu (ghaira syadid al-dhu'fi).2.Harus didasari oleh dalil umum 
yang mendukung.3.Tidak meyakini tetap (tsubit) nya hadits dha'if sewaktu mengamalkan. 
Agar terhindar dari menisbatkan pada Nabi suatu hal yang belum pernah diucapkan beliau. 


Hadits Maudhu' (Palsu) 


Hadits yang disandarkan pada Nabi dengan kebohongan dan sebenarnya tidak ada 
keterkaitan sanad dengan Nabi dan pada hakikatnya ini bukan hadits. Hanya saja 
penyebutannya sebagai hadits memandang anggapan dari perawinya.Kriteria Hadits Maudhu' 
Dalam kitab Taysir Mushthalah al-Hadits dan Al-Ba'its al-Khabits dipaparkan beberapa kriteria 
sebuah hadits disebut maudlu', yakni: 

1. Ada pengakuan dari orang yang me-maudlu'-kan hadits tersebut, sebagaimana yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 516 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diriwayatkan Al-Bukhari dalam Tarikh al-Awsath dari Umar bin Shibah bin Imran al- 
Tamimi bahwa beliau berkata: "Aku telah memaudhu'kan khutbah Nabi". Dan juga 
Maisarah bin Abdi Rabbih al-Farisi bahwa beliau pernah me-maudli'-kan hadits 
mengenai beberapa keutaman Al-Guran. Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam yang dijuluki 
Nuh al-Jami' juga mengakui pernah me-maudlu'-kan hadits. 

2. Ada indikasi dari perawi, semisal perawi dari kalangan Rafidhah atau kaum radikal 

dengan kepentingan-kepentingan tertentu. 

. Pembuktian penanggalan atau masa yang jelas salah. 

4. Ada indikasi dari hadits yang diriwayatkan. Semisal hadits ini lafadznya lemah, 
maknanya tidak teratur atau tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-@ur'an 
dan al-hadits 

5. Menurut as-Subki, setiap hadits yang mengindikasikan kebathilan dan tidak mungkin 
dita'wil (arahkan pada makna yang benar), maka hadits itu adalah kebohongan. 

6. Menurut Ibn al-Jawzi, sangat tepat orang yang mengatakan, apabila kamu melihat 
hadits bertentangan dengan akal (yang salim), bertentangan dengan dalil mangil serta 
melawan kaidah ushul, maka tahulah anda bahwa itu adalah hadits maudhu'. 


1103. HADITS "YATAGHANNA BIL OGUR'AN" 


PERTANYAAN : 

Mas Brow 

Apa arti dari hadits "laisa minna man Ia yatagonna" and Gmana maksud nya.Mhon bantuan nya. 
JAWABAN : 

Ismael Kholilie 


ie) 


(OVAL art ad OS Lead AI OSN La) 
CP Ulin JS yA TP syaa Opik! Clonsol ) bl yel oya slah! AT 4 dalonnl 4 adl Jis olima OLI ka J3 
JB TS oil 9 OV ita UYA pe WE Lay CSI ya 01 ye Ja 9 II SA Gek Jb 4 (oki Li0 
OLI gay AI Ega dah 9 UB 9 Bel ASI aj olima Oya ya | ASLI JB 3 Sekian Goa, TI 3 Kai Jl 
Acak 9 RAI Lan oya Oleo 1 4 Gaia JL Uya mami Gondal jar gal SUN A1 PA Gak ana SIA JB (SI ol 
UNA bag Op er ya Al merual y OLIL yaa | aya la add AI Lead G obe SE 
Ulama berbeda pendapat mengenai ma'na dari "YATAGHANNA BIL GUR'AN" 
(1). pendapat imam syafii dan mayoritas ulama : yataghanna bermakna mentahsin 
(membaguskan) bacaan al gur'an 
(2). pendapat sufyan ibn uyainah : ia bermakna merasa cukup dengan al gur'an(yastaghni bihi) 
dan tidak membutuhkan sesuatu lainnya 


(3). pendapat al harawi : ia bermakna mengeraskan bacaan al guran(yajharu bihi). | -syarh 
muslim 6/78 J. 


1111. PERINGATAN BAGI YANG BELAJAR HADITS 
DIGITAL 


Belajar hadits secara instan lewat sarana elektronik memang memudahkan. Zaman yang serba 
canggih, semua informasi mudah didapatkan dan dipelajari. Begitu juga tentang materi-materi 
agama, khusus untuk kajian agama -memang sangatlah diperlukan- ada satu perlakuan khusus 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 517 ) 


dan adab dalam mempelajarinya terutama yang berkaitan dengan nash-nash sumber hukum Islam 
mutlak seperti ayat Al-guran dan al-hadits. 


Dalam mempelajari hadits, ada ada beberapa syarat dan ketentuan mengingat satu kaidah syariat 
yang mungkin cukup “ekstrim' bagi kebanyakan umat islam. Salah satu kaidahnya syar'iyyah-nya 
yang mau saya singgung yaitu: 


sladal Y) alias Lgi 


Al-Hadits itu menyesatkan, kecuali bagi fugaha/ulama' (Imam Syufyan bin Uyainah, guru Imam 
As-Syafi'i). Maksud “menyesatkan' disini adalah kurang memahami atau bahkan salah paham 
terhadap apa yang dimaksudkan oleh lisan Nabi Muhammad -salallahu alaihi wassalam. Karena 
dalam mendalami hadits, seseorang minimal sudah memahami ayat al-guran, ulumul hadits 
(mustolahat hadits), asbabul-wurud al-hadits, paham figh dasar, dan ada guru yang membimbing. 
Guru yang membimbing pun benar-benar orang yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya 
haditsnya, berakhlak mulia, bertagwa, wara', dan benar-benar tsigah (terpercaya). 


Sudah menjadi ketetapan Allah ta'ala, bahwasanya ilmu agamanya akan dijaga oleh orang-orang 
yang diberi kepahaman agama yang lebih, maka tugas kita sebagai 'santri' selayaknya bertanya 
dan bertanya kepada orang yang lebih tahu, dalam hal ini para ulama'. Sebagaimana dalam al- 
guran, Allah menasehati kita: 


Oyalei Y 225 VOL SAI Ja Ijlut 


“Hendaklah kalian bertanya kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui” (AS. An- 
Nahl 16: 43). Ketika orang awam membaca suatu hadits -bahkan yang berderajat shahih sekali 
pun- dikarenakan ia tidak pernah belajar “syarah' dan ulumul hadits dari guru yang bersanad, 
maka sangat dikhawatirkan ia akan dengan mudah menginstinbath hukum dari teks hadits sesuai 
pemikirannya sendiri. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama, karena suatu hadits 
terkadang sudah ter-mansukh (terhapus dengan hadits yang lain yang menjadi nashikh-nya), atau 
hadits tersebut bersifat umum (“am/general) yang perlu di-takhshis (dirinci) keterangannya lebih 
lanjut oleh hadits yang lain, atau bahkan terkadang secara dzahir haditsnya (leterlijk-nya) seolah- 
olah bertentangan dengan hadits yang lainnya, padahal tidak demikian, atau ditemukan hadits 
dho'if —karena ketidaktahuannya- sehingga ia serta-merta meninggalkannya, padahal hadits dhaif 
tersebut masih bisa diangkat derajatnya dengan beberapa syarat, atau hadits dhaif tersebut masih 
bisa dimanfaatkan sebagai fadha-il amal. 


Akibat tidak memiliki adab ini dalam mempelajari hadits, akhir-akhir ini muncul orang-orang akhir 
zaman yang suka menyalahkan pendapat ulama besar seperti pendapat para imam besar 
sekaliber Imam As-Syafi'i atau Imam Al-Ghazali, bahkan kitab hadits shahih para mualif kutubus- 
sittah, pun dikritik dan didho'ifkan. Golongan orang yang “bingung ini mudah membid'ahkan dan 
menyalahkan kaum muslimin yang berbeda pendapat dengannya. Naudzubillah minhum. 


Oleh karena itu, ana -sebagai santri- turut prihatin dan menyarankan agar para 'pecinta hadits' di 
dimanapun itu agar lebih konprehensif dalam mempelajari hadits. Usahakan dekat dengan ulama 
dalam memahami hadits, jangan gegabah dalam memutuskan suatu hal dalam syariat agama 
yang mulia ini. Intinya jangan hanya membaca hadits lewat sarana-sarana instans -seperti 
software, buku terjemahan, e-book dsb- tanpa bimbingan guru yang kompeten, serta usahakan 
tetap dalam adab ketika membuka file-file hadits. Saya tidak mengatakan bahwa semua sarana 
instan itu tidak bermanfaat sama sekali, tetapi setiap perkara yang instan ada dampak negatifnya 
jika tidak bijak dan hati-hati dalam memanfaatkannya. Wallahu a'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 518 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1144. MUSTHOLAHUL HADITS : ILMU HADITS DIRAYAH 
DAN RIWAYAH 


PERTANYAAN : 
Alvin Hadi 
Eh, mau nanya Ilmu hadits. apa yang di maksud : 1.ilmu Dirayah ? 2.Ilmu Riwayah ? 
JAWABAN : 
Yupiter Jet 
AN) Ig Ea ya Sai SINI Il Ba ala ya al SAH le 


Ilmu hadits diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kondite (keadaan) rowi dan materi yang 
diriwayatkan, yang dengannya dapat ditentukan validitas sebuah hadis. 


Ilmu hadits riwayah adalah ilmu yang mempelajari proses pemindahan (pengambilan) segala 
sesuatu yang ada pada diri Nabi SAW yang mencakup ucapan, pekerjaan, ketetapan dan sifat. 
| Alfawaa-idu almakkiyyah hal 6 |. 


1157. HADITS HIKMAH ZIARAH KUBUR 


PERTANYAAN : 
Topo Golek Wangsit 
Mohon pencerahan tentang hadits ini poro kyai : 
asi! Jai oya Syiah 3 3 #33 Ii 
Monggo di bahas.... 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Nyuwun dikoreksi 
Boby ET UI Lagyy j3 Aoa ay Tao Lakon Gal opal BI PAKAR UAS JGA Segan OP di AI any dgan sa P3 
Ugiontaad oya II 3 Pen Sh Ja IA) OSN O ygag SIA pola wo S3 JB HAJI Gan Lgu Sia il 
domba pal lg) W olaaru YI AS Urai 2YI SAS) dunia Jo lia ) pil ja 
“Dari Ibn mas'ud ra sesungguhnya rasulullah bersabda : Adalah aku (dulu) melarangmu berziarah 
kubur (secara mutlak), maka saat ini berziarahlah”. Manfaat ziarah/melihat pemakaman : 
» Agar zuhud di dunia 
» Selalu teringat kematian 


» Menghilangkan kesuntukan 
» Mengingat akhirat dan selalu mempersiapkan bekal menujunya 


Karenanya dikatakan “Bila kalian kebinghungan akan permasalahan-permasalahan kalian maka 
tolonglahlah (selesaikanlah) dengan berziarah pada orang-orang yang menghuni kuburan” (HR. 
Ibn Maajah) 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 519 ) 


1167. PENJELASAN HADITS KHOLAGOLLOHU ADAMA 
'ALAA SHUROTIHI 


PERTANYAAN : 

Fahman Zidny 

ASSALAAMU'ALAIKUM, kepada para pngasuh,Kyai,Gues ataupun poro Ustadz2 yang lainnya, 
sebelumnya Ana minta Maaf,karenaa Ana mau numpg NANYA mngenai penjelasan Hadits : 

"yo ds pole Al gl" 
ini. Atas kesedian poro Pengasuh Ana ucapkn JAZAAKUMULLOHU AHSANAL JAZAA.......!!!! 
Niki SERIuS,Ana butuh penjelasan dari poro PENGASUH...... 

JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam. 
beng Lea Ulg DLLYI DUS 3 Haa A33 Oli! Ego gaga "1 dyadl de Ulas pelan erual Anji 3 Said! IU) 
Hala lela € LG Gale Gama Ly ala ab Unas OT go Ab yag 3 Sing Lebay 032 Laki oya Lalai ya Oly 4 Us yamgag 
Tan gd AAS ed ily ST ADI Aaja Gala La Kemala Jl UT II € pekat Saya yag € Hk RN) . 
PA 2 aki US yaa Gi asal Kenali oya la Ay yan la pal lan 1 pelat Cb IP (EA) 3 sed Ju) 
SI Bai ab eng MAL BLS Ind BLSYI Ol daa 3 Ja La el € Is AL Aaja daa LV Kn Jo II 
#3 lagi " (2). 


Fahman Zidny 


Kalo penta'wilan yang sesuai dengan TANZIH ALLOH contohnya giman, Mbah??? Makasih dah 
dapat sdikit pencerahan... Lanjutkan lagi mbah. Oye mbah, HADITS-HADITS SIFAT itu 
penjelasannya gimana??? Afwan, ngrepoti.. Heheheheeeee 


Mbah Jenggot II 
V Il Olah OS Uly 6 WS ny mt menwa Bee lali aja dika de dil ARI Of gali) « Aisall By pall SL, 
23 Legasa 


de Ale mamall Ol Og pl Ig... Key mah Jl mama! leh oya giad € Ala3U C3 Gel Alena 2 US Jas If ootasl 
kong aan Aa 2 lk alay OT 5 Luo Otong JO ay — dilonmn — AI El aga mama UP: 0g JBy Le. dani pal 
AI Lagi RASUI 3 Jd LS Gelas) Jd Will Bo mall Lol OS Ot Jas Ida louel aus GI" (1) . 

Ghe Ah Op Any email (SA FIB ISI) Aelaa Tele M3 HI Vla Ol Sel) meng PPL el 
b SU AYI esa GS JAYA Ela "is JB A3 pelanag Se S3 SI AYI Ea (no doi 
oo dl Idl Ie pelad HI TE SP de po los Ah OP) Dadi PL Glee Lan Jia Kemal laka Ah 
SNI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 520 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(1) 87 85 Hall JUS). 
1240. NIAT SEORANG MUKMIN LEBIH UTAMA 
KETIMBANG PERBUATANNYA 


PERTANYAAN : 
Din Jumpa Kekasih 


NIAT orang-orang mukmin jauh lebih baik dari pada perbuatannya sndiri. benarkah...jika ya apa 
sbbnya....jika tidak apa pula sbbnya.. 


JAWABAN : 
2 Tb Khan Banteny 


Iya..Niat orang muslim lebih baik dari pada perbuatannya sebabny berniat tapi tak berbuat, telah 
mendapatkn satu poin kebaikan (pahala).Jika Tidak.. Niatnya di iringi dengan aplikasi perbuatanny 
shingga pndapatkan 2 poin kebaikan antara niat n prbuatan, it lebih baik dari pada cuma niatny 
sja..Kira2 bgtu. 


? Masaji Antoro 


“NIAT SEORANG MUKMIN LEBIH UTAMA KETIMBANG PERBUATANNYA' itu Karena berbagai 
pertimbangan : 

» Perbuatan seorang hamba terealisasikan sebab hati, lisan dan anggauta tubuhnya, niat yang 

terpenting dari ketiganya. 

» Pahala niat seseorang lebih banyak ketimbang pahala perbuatannya. 

» Niat dapat merubah perbuatan baik menjadi jelek dan sebaliknya. 

» Niat dapat melipatgandakan amal dalam tingkatan diluar batas kemampuan hamba. 

» Niat menjadi syarat keabsahan sebuah perbuatan. 


UU A8 UV elgpwn yg BNI Ugal? Amel RU GA jl yong dil y daki pa Aa Koma Ob cela LL MS Hp! A00 
Alas ya yP ANA 20) F oyag el UR Lana Ainan os 

Al-Baehagy menyatakan bahwa niat adalah 1/3 dari ilmu dengan alasan bahwa perbuatan seorang 
hamba terealisasikan sebab hati, lisan dan anggauta tubuhnya, niat masuk dalam salah satu dari 
tiga hal tersebut (karena perbuatan hati) dan bahkan lebih penting dari lainnya karena niat 


terkadang menjadi ibadah yang mandiri sedang yang lain butuh (keabsahannya) olehnya karena 
terdapat ungkapan hadits “niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya”.| Fath al-Baari 1/11 J. 


Ceeil alas de jay Y US di old Y Alas pel uya HST Ani CB opel Ol El alas ya pe ya Ai 
“Niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya” artinya pahala niat seseorang lebih banyak 


ketimbang pahala perbuatannya karena keberlangsungan dan terhitungnya pahala niat atas 
ibadah-ibadah yang tidak sanggup ia lakukan. | Fath al-Baari IV/219 |. 


9295 — Bika yalir Upah 00 ylos OS Alang US PMN di pp Lily Alang Cal Ride 3 dani AI JAE ON Gelas ya el ) 
alang Giger JYP NAS) dasi (gor Aisi Ata je Lali au AI adas OT gb OS MY di ole AI Sila ji Alas 

9296... oem 0S Ana Sip Fa Sad oi Ie BY! ep MY OjAS Saka yi VI JUN G Adel Gonta | — 
Je Wash jist Aa OY) OL Jaa AE us Aasiy Jas Bal UV) oU (alas oya) al 1 da Ralyo S9 OP ca 5) 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 521 | 


Leaked Jani Ole Ol dala Ula Ul Urai laki PAI Jadi Ci ll KY oo U Jam elo YUL JJ 
Sly akh SS ale Gilu L Ilusi 


“Niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya” Karena dilanggengkannnya seorang hamba 
oleh Allah dalam surga bukan atas dasar amal perbuatannya tapi akibat niatnya sebab bila 
memandang perbuatannya niscaya kelanggengannya diukur dengan kadar amal atau pelipat 
gandaan amal yang ia lakukan semasa hidupnya.Berarti balasan kelanggengannya akibat niatnya 
yang telah ia tekadkan untuk mengabdi pada Allah selama hidupnya. 


Begitu juga orang kafir bila pertimbangannya karena amalnya niscaya ia tidak akan langgeng 
dalam neraka, keberadaannya dineraka tentunya akan diukur sebatas kadar amal kufurnya 
semasa didunia namun karena ia telah memberanikan diri niat kufur selama hidupnya balasannya 
adalah kelanggengannya di neraka. 


“Niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya” dalam riwayat lain lebih sempurna ketimbang 
perbuatannya sebab alasan-alasan diatas.Dan karena seorang mukmin saat telah rampung dalam 
sebuah perbuatan telah punya niat kembali pada amal berikutnya.Dan karena hanya dengan niat 
saja seseorang dapat menggapai sesuatu yang tidak didapatkan oleh sekedar perbuatan saja.Dan 
karena dialah yang bisa merubah perbuatan baik menjadi jelek dan sebaliknya, mengakabitkan 
terdapatkannya ganjaran atas sebuah perbuatan, melipatgandakannya dalam tingkatan diluar 
batas kemampuan perbuatan seorang hamba, karenanya niat seseorang lebih sempurna dan 
bermanfaat ketimbang amalnya. | Faidh al-Gadiir VI/380 |. 


Go Lead US gawai GA Aa Aialah Jalll oya us pia Ol Gaga ya y AAA Ol ya 3 Ud Ogan oa Sladi Ty 
“Seseorang yang berada ditempat tidurnya sementara ia telah niat bangun dan shalat dimalam 
hari, namun kemudian ia terkalahkan oleh kantuknya hingga dipagi hari, maka tercatatlah apa 
yang telah ia niati” (HR. An-nasaa-i). | Asybah wa an-Nadhooir 1/38 |. Wallaahu A'lamu Bis 
showaab 
Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/362577247098423/ 


1336. DEFINISI "MENCINTAI KARENA ALLAH" 


PERTANYAAN : 
Ekha Santama 


Assalamun'alaikum warohmatullah...... Maaf di mohon pencerahan'y mengenai Hadist ini : 
Barang siapa  memberi,menolak,mencintai,membenci,dan menikah karena Allah,maka 
sempurnalah imannya." (HR Abu Daud). Sebelum dan sesudah saya ucapkan trimakasihmohon di 
maklum ane belum paham sanget Hadistini” “.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Warohmatullah 
DLKYI Jaa Aib AD many ah dari y ah Gatal dl ya" JB (elang Ale AI ala) aa ye AAU Ul Cake yag 
"(134 y Ld ST) "Aalay GA 3 (lag AI al) bl 9S 4 Unit yi Sl Lan oa aa aa ter piy 
" (135). 


Olgyy SY Jail Aib HSE, AD gang di dst y ad Ui oya Lega AAU Gl aon ya ola ga oly) Saad PT) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 522 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alta Gl op Slaa Layda oya Sal 


Arti Hadits : Barangsiapa mencintai, membenci, memberi, menolak, dan menikah karena Allah, 
maka sempurnalah imannya. (HR. Abu Dawud). 


dar) sitaan jl aji Ja Anda oya da Y (Ai yaa) dadi yag AB JA Y Lal Agra dr Ea 

Lasa Lab Al pal Jadi PU Yana AU Sense d OS AN EA gang dadi JAN ey al 

Bogo don ga aa li Cd ASI) dj gag an Um Jai Ja UNAS Y) md CaadN OL OS Ida de wali jas, 
AN 0 S3 Cah ga (OLYI Jail A3) Ole nd gl hate 


(Mencintai karena Allah) artinya cinta yang ada padanya semata-mata karena Allah tidak timbul 
dari dorongan hati dan hawa nafsunya. 


(Membenci karena Allah) arttinya perasaan benci pada sesuatu yang ada padanya akibat sesuatu 
tersebut memang dibenci oleh Alllah bukan karena sakit hati yang ia terima dari orang yang ia 
benci. 


(Memberi karena Allah) artinya memberi sesuatu pada lainnya dengan harapan dapat meraih 
ridho dan pahala dari Allah bukan karena kecondongan hatinya pada yang ia beri. 


(Menolak karena Allah) artinya penolakan yang ia lakukan atas dasar perintah Allah seperti saat ia 
tidak mau memberikan zakat pada orang non muslim karena tiada kemuliaan darinya atau pada 
keturunan bani Hasyim karena keagungan derajatnya. | Faidh al-Gadiir VI/38 |. Wallaahu A'lamu 
Bis showaab 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/376533925702755/ 
1378. MAN AKROMAL "'ULAMA' FAGOD AKROMALLOOHA 
WA ROSUULAH 


PERTANYAAN : 
Al Muhdor Ganda 


Aswrwb.Man zarol alimu faka an nama zaroniiy,wa man shofahal 'ulama' faka an nama shofaha li. 
Waman akromal 'ulama' faka an nama akromaniiy. Pertanyaannya. 

1. Kalimat di atas apkah hadits atau atsar atau goul ulama'!!? 

2. kalau kalimat salah mohon koreksi dan yang benar gmn...? 

3. apakah perintah wajib atau perintah sunnah...!? Syukron katsir. Afwan to all admin. 


JAWABAN : 


2 Khodim Piss-ktb 

1. Kalimat di atas apkah hadits atau atsar atau goul ulama'!!? 
Jawab : Hadits, dan menurut sebagian ulama merupakan hadits palsu karena ada seorang 
perowi yang dianggap tukang pembohong 

2. kalau kalimat salah mohon koreksi dan yang benar gmn...? 
Jawab : lafad yang di soal kurang pas, yang pas lihat teks hadits di atas 

3. Apakah perintah wajib atau perintah sunnah...!? 
Jawab : secara tekstual kita tidak boleh menggunakan hadits tersebut karena derajat 
sanadnya sangat lemah, namun senada dengan hadits ini, dalam algur'an ada perintah 
"fas-aluu ahladz dzikri in kuntum laa ta'lamuun...." bertanyalah kalian pada ahli dzikir jika 
kalian tidak mengetahui, dimana mayoritas mufassir menafsirkan "ahli dzikir" dengan "para 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 523 ) 


'Ulama", sehingga secara tidak langsung memerintahkan kita untuk sering menemui para 
'Ulama ketika ada masalah yang kita tidak tahu penyelesaiannya, menemui otomatis 
bertamu dan duduk bersama ( bagi orang bodoh hukum nya bisa wajib ).....senada dengan 
makna hadits tersebut... 


2 Alif Jum'an Azend 
Ada hadits di kitab lisanul mizan juz 3 hal 246 yang hampir sama : 4309 (3935) 
Balyy JS tegal AB as ad ya SAS oil JEY Lega maa OS :abe3 ja JB Tin pt Oleh pH jam diana 25 
ya Megi da2 AI ab Jiler op ASAM Gal 0 Un Wa GILA don 1JU Ain pyag oil Lay Gi Lah ca 
Vii me Hak teroma Kln Jaty Ka al GP ae PO al JB sio al pang SI ST Sah AAN AT 
Jis 3 mal YI cas Ala JI 
Lihat MAN AKROMAL 'ULAMA' FA@OD AKROMALLOOHA WA ROSUULAH....barang siapa 


memuliakan ulama', maka sungguh telah memuliakan Alloh dan Rosul-Nya. HADITS SENADA 
ADA DI KITAB TARIKH JURJAN JUZ 1 HAL 197 : 


SI Segi Sr Se Ul 
284 UT Ol EL ber la Aas al AAS Ia Ladang (Ul Lan SITI SG oil AAL al Coil Gde yh — 
OP IAI AS oil yak Udan Ca pil KAL Uiadon CA Aas gal Ab ag Gal HAL Viko Uegihon SIN AAL opal Uma da 
paka! JI ya elang dala AI an dl Jaa JB JB Sei GP tee Goal daa AS ye tah ya Legal Ob al KI 
didel Gday damri WII Goandler yag (isat LES sll ale ag Keruila LSG akal peilo say «gal V3. 
Wae SSI oya yah Coral cara gal Wee USAI SA pal AAL al erni Wales ISI Obat Id il yel aah Wa 
Y (hay tle A1 ee AI Syay JIE SEA ol GAJI Ae GA Key Viko ea Upah SL Lado Jap al gaya 
BUY! dls. 
DALAM KITAB KASYFUL KHOFA' : 
2494— USAI B Gsedlbr yag Konon KS Lal ade cyag Gepeila KS ea meta yag GL LS salad J5 ya 
PAS yako oolial 3 Jalil 3 JB RA ag II Gabe. 
JUGA DALAM KITAB TANZIH SYARI'AH AL-MARFUU'AH JUZ 1 HAL 271 : 
(OB) (ebII 5 AR3 ala J5 oya NT pa JS Gea Ll UU Gale JST Ula ya PAI EL ia Jeng j2 O| Can 
pot PAI Olah 01 prem aah Aah ih agak ya (esa) (GEA PON yag Jera PPI AB ea ON ag 
de SU JB, 3 Sin ab Aigalel Flag JIE Po ed angga Laga B3 pda SAS yah dB LL (Ay Caad 
del Aly Asa 2D Jab Ran dead HET Jan ot Olat d2 GI ea Boke AYI 3 dah JB, Gatal 
1420. PRILAKU NABI SEBELUM JADI RASUL APAKAH 
DISEBUT SUNNAH 


PERTANYAAN : 
Didin Banjarmasin 


Apakah tingkah laku Rasulullah, sebelum diangkat menjadi Rasul itu merupakan sunnah ? Ambil 
contoh, khalwat berhari-hari untuk ibadah..... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 524 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
2 Kang As'ad 
Dalam kitab Syarh al-Mu'tamad fi Ushulil Fighi hlm 38, saya menemukan nadzom ini: 
SAN me La Lala li 43 Sial Lag sa ALAM de Gl La ON ing kg Ja DS LE Gi mala 
Se daa Al ya 
Terjemah ala kadarnya adalah.....(kalau ada yang salah tolong dikoreksi). Empat hal yang tidak 
dianggap sebgai sunnah : 
1. Apa yang dilakukan Nabi sebelum di utus dan sebelum mendapat anugrah (mungkin 
maksudnya adalah nubuwwah) 
2. Yang kedua adalah apa yang merupakan tabiat/perangai (Nabi), 
3. (Yang ketiga) apa yang dipakai nabi sebagai obat sperti pengobantannya dalam mengatasi 
penyakit. 
4. Yang keempat, apa yang dikhususkan bagi nabi dzatnya dari keadaan nabi seperti 
berbilangnya istri-istri nabi. 
ini syarah dari nadzom tersebut: | 
Anal! ya Ugal po II Unang Y Jiliaa Kapal BW S3 : 
Ad YUI) ita Jd OS LL: ISI 
MANA y dd LIS By 23 ya Ol ai HIU SI Lean ,ba lael Je Ja ad GILA) dl Jl 2 as 
KU dil G3 Aa pel BB ya Aam La patas) AJ yng yP jak 1 SI 
Ca 3 Ike aa SU Ela jS AK na ENY ai de JII PE ya Lo aat Filan 1 Raj 
Tapi sebenarnya apa yang ditanyakan oleh ustadz Didin, bisa dimasukkan dalam permasalahn 


salah satu adillah asy-Syar'iyyah yang memang tidak ada kata sepkat dari para ulama (sebagian 
syafi'iyyah mengakui dan sebagian lagi tidak), yaitu Syar'u man @oblana. 


2 Didin Banjarmasin 


Jika, khalwat itu tak bisa dikatakan sunnah dari segi bahwa Nabi melakukannya sebelum bi'tsah, 
maka apakah khalwat bisa dikatakan sunnah dari istinbaath dalil yang lain? Giyaas, misalnya.. 

2 Kang As'ad 

Tentang dengan syariat Nabi siapa Nabi Muhammad sebelum bi'tsah beribadah, dalam kitab al- 
Bahr al-Muhith juz 4 hlm 346-347 karya syaikh Abdullah az-Zarkasyi asy-SYafi'l disampaikan 
banyak pendapat ulama mengenai masalah ini, sebagian ulama menyatakan Nabi Muhammad 
sebelum bi'tsah beribadah dengan syariat Nabi adam, ada yang menyatkan dengan syariat Nabi 
Nuh, ada yang mengatkan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Isa. Tetapi imam an-Nawawi 
menyatakan, bahwasanya Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam sebelum bi'tsah beribadah 
dengan memakai sebuah syariat, tetapi tidak terikat atau selalu menetapi salah satu syariat dari 
nabi-nabi yang telah disebutkan tadi. Redaksi dalam kitab al-Bahr al-Muhith tersebut adalah: 


9 909 Na @ - - -09 OnngO 0 0 20900 0. 

Ae S3 3 Iyikast Ady RAIN Ja Ag Kikan pang dala AI la Gal OS Van Uaalie| adllan Je Jaa 3 oya Pj 

Paud 0. . 3. - ca ac 49, T aa. - - - aa GL 20 PIN 0. # Yoa « dag 3 - baki 
Ioi Ip Ja ILAN JI CU ulu! Ale pol tag (de OS Jadi Likes P3 lalai g pd lensa OS dilaut Kalla 
- - 2 Bo Io 3 3 - @. -09 .g9 220 0. 3 -90.- 8 3 9 - » One 
9S pal SES GAJI Any aga Garda aka Gal Sat Ol Mai OI alah Ja eny Aca La S3 
230. 2 0. 0 g0 » PJ - Y3 0x0 W 0. 40 4 PJ z9 8 -0 3G ge -0 - 
Iga Ay ain al SE ly Kd (SA) Abal 3 God al IU mw Ll Gang JUy Oil) Old ola 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 525 | 


PN 


SE bina Ja ap da de dar AS bal Kg Pi is al Abu AT ye yaaa ala AK) 


LD. re) 


as ya 8 Sei cal Je II us SAI Je lagi Sani boa) Pj tahi Na ebi tb, Sl edi 
US Gb ga Ot JW) MAN oa pe DS pny al AI lo AM CASE Bg gt sad ja 


2 3 Bo a Se 


GA Ja yaa aa Ip ta LT OS ga JS Kaya TE OS Ja ca ea de 
2 TON kaka Ne ae AI Ne aa 


Bia ea ae ae Ka Tan 
F5 


On Ai 1 La pa op Jas el yan le (SU A H db sanga el B3 pake) DS dg 


aa Pala patuh Ip Le pi ALAN ade Iya) PARI EA Bi is Ig Of aj, obi ana aa 
Gen Kaya e) aa Ear sud, ui, Se cats an Alah Ju “g SA II La 


Oe Pa 


3 Kogan Ui dia JARAN 9 Ge J3 CI Vo gai ad AU PUG dd NA Guy 


Ta Te) Oo a00 Be 8 0. 


ot uga 9 UEA alas US Ja yA ah d 3 Ag ma Gp He at Ya JSI, Tb UUS Yg 
ln Alt el am Seret aU pi 3 Aldi Jab ot OKU 0 Ul Tips Jeli a Bio ha 3 
an DI BA) 0 Je 
| al-Bahr al-Muhith juz 4 hlm 346-347 |. 

Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/387762577913223| 
1448. SEPULUH SAHABAT DIJAMIN MASUK SYURGA DAN 


DERAJAT HADITS NYA 


PERTANYAAN : 
Sri Narusmadi 


Assalamu alaikum. Banyak orang meragukan keshahihan hadits yang menyatakan pemberitahuan 
10 sahabat nabi akan dimasukkan kesurga. Diberitahukan ketika para sahabat masih hidup . 
Karena hadis ini dianggap tendensius ada unsur keduniawian .Mohon pencerahannya ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga berdasarkan hadits berikut: Tercatat dalam 
“ARRIYAADL ANNADLIIRAH FI MANAAOIBIL ASYRAH“ (Taman Indah Dalam Biografi 
SepuluhShahabat) dari sahabat Abu Dzar ra, bahwa Rasulullah masuk kerumah Aisyah ra dan 
bersabda: 


“Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?" 
Aisyah menjawab : “Tentu, ya Rasulullah.” 


Lalu Nabi SAW bersabda, "Ada sepuluh orang yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu : 
1. Ayahmu masuk surga dan kawannya adalah Ibrahim: 
2. Umar masuk surga dan kawannya Nuh: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 526 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


. Utsman masuk surga dan kawannya adalah aku: 

. Ali masuk surga dan kawannya adalah Yahya bin Zakariya, 

. Thalhah masuk surga dan kawannya adalah Daud: 

. Azzubair masuk surga dan kawannya adalah Ismail: 

. Sa'ad masuk surga dan kawannya adalah Sulaiman: 

. Said bin Zaid masuk surga dan kawannya adalah Musa bin Imran: 

. Abdurrahman bin Auf masuk surga dan kawannya adalah Isa bin Maryam: 
10.Abu Ubaidah ibnul Jarrah masuk surga dan kawannya adalah Idris Alaihissalam.” 


Kisah singkat 10 Sahabat 


a. Abu Bakar bin Abi @ohafah (Assiddig), adalah seorang Guraisy dari kabilah yang sama dengan 
Rasulullah, hanya berbeda keluarga. Bila Abu Bakar berasal dari keluarga Tamimi, maka 
Rasulullah berasal dari keluarga Hasyimi. Keutamaannya, Abu Bakar adalah seorang pedagang 
yang selalu menjaga kehormatan diri. Ia seorang yang kaya, pengaruhnya besar serta memiliki 
akhlag yang mulia. Sebelum datangnya Islam, beliau adalah sahabat Rasulullah yang memiliki 
karakter yang mirip dengan Rasulullah. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Abu Bakar 
minum arak atau pun menyembah berhala. Dia tidak pernah berdusta. Begitu banyak kemiripan 
antara beliau dengan Rasulullah sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama 
setelah Rasulullah wafat. Rasulullah selalu mengutamakan Abu Bakar ketimbang para sahabatnya 
yang lain sehingga tampak menojol di tengah tengah orang lain. 


O DO WNOD AR Y& 


“Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh ummat niscaya akan lebih berat 
keimanan Abu Bakar. "(HR. Al Baihagi) Al Guran pun banyak mengisyaratkan sikap dan 
tindakannya seperti yang dikatakan dalam firmanNya, AS Al Lail 5-7, 17-21, Fushilat 30, At 
Taubah 40. Dalam masa yang singkat sebagai Khalifah, Abu Bakar telah banyak memperbarui 
kehidupan kaum muslimin, memerangi nabi palsu, dan kaum muslimin yang tidak mau membayar 
zakat. Pada masa pemerintahannya pula lah penulisan Al@uran dalam lembaran-lembaran 
dimulai. 


b. Umar Ibnul Khattab, ia berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah SAW dan masih satu 
kakek yakni Ka'ab bin Luai. Umar masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah daan 
suami adiknya Said bin Zaid pada tahun keenam kenabian dan sebelum Umar telah ada 39 orang 
lelaki dan 26 wanita yang masuk Islam. Di kaumnya Umar dikenal sebagai seorang yang pandai 
berdiskusi, berdialog, memecahkan permasalahan serta bertempramen kasar. Setelah Umar 
masuk Islam, da'wah kemudian dilakukan secara terang-terangan, begitupun di saat hijrah, Umar 
adalah segelintir orang yang berhijrah dengan terang-terangan. Ia sengaja berangkat pada siang 
hari dan melewati gerombolan Guraisy. Ketika melewati mereka, Umar berkata, "Aku akan 
meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Siapa yang ingin menjadikan ibunya kehilangan 
putranya atau ingin anaknya menjadi yatim, silakan menghadang aku di 


belakang lembah ini” Mendengar perkataan Umar tak seorangpun yang berani membuntuti 
apalagi mencegah Umar. Banyak pendapat Umar yang dibenarkan oleh Allah dengan menurunkan 
firmanNya seperti saat peristiwa kematian Abdullah bin Ubay (AS 9:84), ataupun saat penentuan 
perlakuan terhadap tawanan saat perang Badar, pendapat Umar dibenarkan Allah dengan 
turunnya ayat 67 surat Al Anfal. 


Sebagai khalifah, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan ummatnya, 
sampai setiap malam ia berkeliling khawatir masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya, serta 
kekuasaan Islam pun semakin meluas keluar jazirah Arab. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 527 ) 


c. Utsman bin Affan. Sebuah Hadits yang menggambarkan pribadi Utsman : “Orang yang paling 
kasih sayang diantara ummatku adalah Abu Bakar, dan paling teguh dalam menjaga ajaran Allah 
adalah Umar, dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. (HR Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim, 
At Tirmidzi) Utsman adalah seorang yang sangat dermawan, dalam sebuah persiapan pasukan 
pernah Utsman yang membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah, saat kesulitan air, 
Utsmanlah yang membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Pada 
masa kepemimpinannya Utsman merintis penulisan Al @uran dalam bentuk mushaf, dari 
lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. 


d. Sahabat berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda pertama yang masuk Islam, ia yang 
menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya saat beliau hijrah, Ali yang dinikahkan oleh 
Rasulullah dengan putri kesayangannya Fatimah, Ali yang sangat sederhana kehidupannya. 


e. Sahabat kelima yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga adalah Thalhah bin Ubaidillah yang 
pada Uhud terkena lebih dari tujuh puluh tikaman atau panah serta jari tangannya putus. Namun 
Thalhah yang berperawakan kekar serta sangat kuat inilah yang melindungi Rasulullah disaat saat 
genting, beliau memapah Rasulullah yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang 
berada di ujung medan pertempuran saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan 
karena mengira Rasulullah telah wafat. Saat itu Thalhah berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus 
engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku.” Nabi tersenyum seraya berkata, "Engkau adalah 
Thalhah kebajikan.” Sejak itu Beliau mendapat julukan Burung Elang hari Uhud. Rasulullah pernah 
berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa yang senang 
melihat seorang yang syahid berjalan di muka bumi maka lihatlah Thalhah.” 


f. Azzubair bin Awwam, sahabat yang berikutnya, adalah sahabat karib dari Thalhah. Beliau 
muslim pada usia lima belas tahun dan hjrah pada usia delapan belas tahun, dengan siksaan yang 
ia terima dari pamannya sendiri. Kepahlawanan Azzubair ibnul Awwam pertama terlihat dalam 
Badar saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Said Ibnul Ash. Azzubair ibnul Awwam berhasil 
menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi, hal ini membuat 
pasukan Guraisy ketakutan. Rasulullah sangat mencintai Azzubair ibnul Awwam beliau pernah 
bersabda, "Setiap nabi memiliki pengikut pendamping yang setia (hawari), dan hawariku adalah 
Azzubair ibnul Awwam.” Azzubair ibnul Awwam adalah suami Asma binti Abu Bakar yang 
mengantarkan makanan pada Rasul saat beliau hijrah bersama ayahnya. Pada masa 
pemerintahan Umar, saat panglima perang menghadapi tentara Romawi di Mesir Amr bin Ash 
meminta bala bantuan pada Amirul Mu'minin, Umar mengirimkan empat ribu prajurit yang dipimpin 
oleh empat orang komandan, dan ia menulis surat yang isinya, "Aku mengirim empat ribu prajurit 
bala bantuan yang dipimpin empat orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai seribu 
orang. Tahukah anda siapa empat orang komandan itu? Mereka adalah Ubadah ibnu Assamit, 
Almigdaad ibnul Aswad, Maslamah bin Mukhalid, dan Azzubair bin Awwam.” Demikianlah dengan 
izin Allah, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. 


g. Adalah Abdurrahman bin Auf, yang disebutkan berikutnya, adalah seorang pedagang yang 
sukses, namun saat berhijrah ia meninggalkan semua harta yang telah ia usahakan sekian lama. 
Namun saat telah di Madinahpun beliau kembali menjadi seorang yang kaya raya, dan saat beliau 
meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat 
empat ratus dinar, sedang yang masih hidup saat itu sekitar seratus orang, termasuk Ali dan 
Utsman. Beliaupun berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin, 
sehingga Aisyah berdoa: “Semoga Allah memberi minum kepadanya air dari mata air Salsabil di 
surga.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 528 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


h. Sahabat yang disebutkan berikutnya adalah Saad bin Abi Waggash, orang pertama yang 
terkena panah fisabilillah, seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya, namun tetap 
tabah, dan kukuh pada keislamannya. 


i. Said bin Zaid, adik ipar Umar, adalah orang yang dididik oleh seorang ayah yang beroleh 
bihayah Islam tanpa melalui kitab atau nabi mereka seperti halnya Salman Al Farisi, dan Abu Dzar 
Al Ghifari. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh 
ketenteraman dan keamanan, serta penghilang rasa lapar, karena Said adalah seorang sahabat 
yang dermawan dan murah tangan. 


j-. Nama terakhir yang meraih jaminan surga adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang akhirnya 
terpaksa membunuh ayahnya saat Badar, sehingga Allah menurunkan @S Al Mujadilah : 22. 
Begitupun dalam perang Uhud, Abu Ubaidahlah yang mencabut besi tajam yang menempel pada 
kedua rahang Rasulullah, dan dengan begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah 
mendapat gelar dari Rasulullah sebagai pemegang amanat ummat, seperti dalam sabda beliau : 
“Tiap-tiap ummat ada orang pemegang amanat, dan pemegang amanat ummat ini adalah Abu 


Ubaidah Ibnul Jarrah.” | http://warkopmbahlalar.com/sepuluh-sahabat-yang-dijamin-masuk-surga! | 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/390716870951127/ 
1483. HADITS ANJURAN SUJUD SAHWI SAAT LUPA BACA 
DO'A AUNUT 


PERTANYAAN : 
Ume Full 


Assalamu'alaikum ya akhi ya ukhti.. Afwan sebelumnya...Ketika kita meninggalkan atau lupa 
membaca do'a gunut didalam sholat,kita disunahkan SUJUD SAHWI. Yang ingin saya 
tanyakan :"Adakah dalil atau hadist yang menganjurkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika 
meninggalkan atau lupa membaca do'a gunut?"bagi yang punya kefahaman, tolong dibantu 
ya!!Imakasih banyak sebelum'ya. 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam...... 

(Sonam ) Sekonly Jl eidoman damar Ja JO YI yaa (Jonan Ja) D2 El ( ELB3 ) 0 yuan eat La (lem) (JI) 
ba) maa dad BEAN Of 35 etil MATI Je Upe3 4 oo yan pe reli DU ASN Gil Jill do 
yo Alka Ga ola (5) ) pln YA pe (Jom) ken ah ni U la tetu sj 
Sllo Ad akh Cas Iko 05 36 la D1 IA adonan Bat 1 PN KVA PADA PRO YA Ca batal GUE elo 

Can sand e bagan yes! (aU AN 3) Bl akh mag. | OB Cai GS eN LA) oke DS Ol 
Apabila orang yang menjalankan shalat lupa dengan perbuatan sujudnya dalam shalat, atau ragu- 
ragu apakah ia telah menjalani sujud sahwi atau belum, atau telah menjalani sujud dua kali atau 
sekali, maka sujudlah dua kali dalam kasus yang pertama, dan sekali pada kasus yang kedua 
karena kaidah asalnya sesungguhnya ia belumlah menjalani sujud dan sesuai dengan kaidah 
yang telah mashur bahwa “Hal yang diragukan seperti tidak ada”. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 529 ) 


Dan bila ia ragu-ragu akan hitungan rakaat shalatnya yang empat rakaat, apakah ia telah 
menjalankan rakaat ke tiga atau keempat maka kerjakanlah satu rakaat lagi dan bersujudlah 
dengan sujud sahwi berdasarkan hadits riwayat Muslim :“Apabila salah seorang di antara kalian 
ragu di dalam sholatnya sehingga ia tak tahu lagi apakah ia sudah melakukan shalat sebanyak 
tiga raka'at atau empat raka'at, hendaklah dibuangnya keraguan itu dan mengambil yang ia yakini, 
kemudian hendaknya ia sujud sebanyak dua kali sebelum melakukan salam. Sekiranya ia telah 
melakukan shalat 5 Raka'at, berarti shalatnya telah digenapkan dengan Sujud sahwinya itu. Dan 
sekiranya ia shalat tepat empat raka'at, dua sujud itu menghinakan bagi setan.” (HR. Muslim). 
| Hasyiyah as-Syibro Malisy IV/15 |. 
Gd AU AI ny Mel Ae Fei 33 3 AE Tebet aa 
TUK KA li ll 3 Sar aa p Al Lan B3 Gd Ji bana DS Ogan Ih Ugal 
Was Sl Sejak Can Il 05 OP lg ON JI sedan mang P3 Gho La Ie ya) BAB asi Lag 
Oi 3 DE 
Dan bila ia ragu-ragu akan hitungan rakaat shalatnya yang empat rakaat, apakah ia telah 
menjalankan rakaat ke tiga atau keempat maka kerjakanlah satu rakaat lagi dan bersujudlah 
dengan sujud sahwi berdasarkan hadits riwayat Muslim :“Apabila salah seorang di antara kalian 
ragu di dalam sholatnya sehingga ia tak tahu lagi apakah ia sudah melakukan shalat sebanyak 
tiga raka'at atau empat raka'at, hendaklah dibuangnya keraguan itu dan mengambil yang ia yakini, 
kemudian hendaknya ia sujud sebanyak dua kali sebelum melakukan salam. Sekiranya ia telah 
melakukan shalat 5 Raka'at, berarti shalatnya telah digenapkan dengan Sujud sahwinya itu. Dan 
sekiranya ia shalat tepat empat raka'at, dua sujud itu menghinakan bagi setan.” (HR. Muslim). 
| Hasyiyah al-@olyubi 11/78 |. 


NB : Sujud sahwi menurut kalangan Hanafiyyah dan pendapat terkuat dikalangan Hanabilah 
dihukumi wajib sedang menurut Kalangan Syafi'iyyah, Malikiyyah dan sebagian pendapat 
dikalangan Hanabilah dihukumi sunat berdasarkan hadits diatas. 


Aa Spa Se — Ns 

adil Bando plang Ale AI aa ol ye Jaid taat pLYI JB Cg d gema Hay plan Tya VI padi Ogan Ke — Yi: 
Jah ai Ale Waah GUS JG) La dy OS ya pg COLI) cad Gg Chouaad SY ya pel tekad CI ya peka 
al Wana Ula op Ogan 4 ap Gala Baya Gala takan al Ca yan pil Calon Ga #amadul Cal Olla Ha 
bat ph ES ha Sa Pb AA 3 (Sekat Sl 3) 3 pelany dal Al Io II Jang JB JB LS pd AB Agan 
LE) Lho OS Oy cA Ad pai Ud Ca OLS OP Gelang OT Jah Gnidonas dong & teyistasl La (JP Gray ALE Jadi 
Obat La 5 BS Hp dl). 


ABI Kalo mar daan gi Cd 2 kd! jl JB (116/3: J3! Jay dewag aa ola). 

| Al-Figh al-Islaam 11/264 |. 

oat Jas Uya d yomaa 1 ALS JB, yaa d you png dl Hain Weda ALS y Ratih R3 — 2: ASI SI 
Kai! Jaga Jail Lah 4 Land gelang dal dl lap AI Seyany Lir lp 1 JD gnama ya AL AS Lakon pelalay € ly BA 
Aman & JidiB 6 La Ceboud SIP 1 IE V1 JB Lali dj Ja AI Jyay KIE SULE 1 JUS ia 

JB 5 PP 3 Aalyy Cg Orion Koni SA (gni ISL 6 O yuni LAS ganda petg UT EL: JB 4 ala £ Cerjakaua 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(530 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAM UE IP 3 pel dala AN be AI gay JB: JB da0 AI by SAN Aan Gl Celeng (Ty Urine Memang Yati jl 
OS OP 4 elang OT Jah Urddauan demy € 4 Gril La Se Cal SLS dala $ al AT USUL ed Sa el ULP 
de Hani Laki onta 3 IVAN 013 (2). Uland Lab FIS aa) LL) do OS Uly € Ale Ad oa Lada elo 

Mgr Jah 6 AI oya yA yag Leakay pl LL OLS yan Akan pend dgan Ol RSI Ceng. Kayen ld mal NI 

Als elo ji. (3 dina dil JP AAS An Aly) yag KBS Clay. Kd Gaatia yag 1 Jalil Klo JB «el 

OWaomudl 3 WSU RS JI SS : ekag (Il) » 


D) (H5 -— 403 — 40271) Chana ter" Sta pia UT EM Lega 
(2) (Ab -— 40271) part der hp AS ya A3 IL 3 (SAH Eka ISI M1 ega 
(37 408 / 1 gi SS, 36 / 2 GA 62 / 2 pm aB 2731 Sya Ado 6 125 f1 adi Ga 


(Dl) bas m2 sit — 622 -621/ 1 y ayla yel dori Jago Land oya er " Obama AAU AAS JI SAS M3 Legal 
AIO SAS OP 4 rhoma dewan pke data! ISL 4 Cp le Cot) SESI Gb AL 3 (SA Ola 13) "bak (oeles 
AB LS pekan 3 akoiy SI Ol «Oli y AU RAS JI 5 ReU 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 24/233-234 |. 

Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/398460730176741/ 
1583. HADITS TANDUK SETAN : KONTROVERSI NAJD 
DAN IRAO ? 


Hadis tanduk setan menjadi polemik yang berkepanjangan diantara pengikut salafy dengan orang- 
orang yang kontrasalafy. Hadis ini seringkali dijadikan dasar bahwa salah satu yang dimaksud 
fitnah Najd adalah dakwah wahabi yang ngaku-ngaku salafy. Kami sendiri tidak berminat untuk 
membahas apakah benar wahabi adalah fitnah Najd yang dimaksud atau bukan?, bagi kami 
pembahasan seperti itu hanya spekulasi belaka, mungkin benar mungkin juga tidak. Fokus 
pembahasan kami disini adalah cara pembelaan salafy yang absurd. Pengikut salafy yang merasa 
tersinggung alias tidak terima menyatakan pembelaan bahwa Najd yang dimaksud bukan Najd 
tempat lahirnya wahabi melainkan Irag. Betapa anehnya sejak kapan Najd menjadi Irag? Sejak 
munculnya orang-orang yang mengaku salafy. Berikut pembahasan yang menunjukkan kekeliruan 
salafy. 


Liga dasi! GAN yP oo JB Reak Coba Aa pl gelas y Ale AI lo AI Sang OLS oil 9S BU Gabaa PS  Mldae yg 

USG gf ora BB OUasddl OB dls La ya 
Dari Ubaidillah bin Umar yang berkata telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berdiri di pintu rumah Hafshah dan berkata dengan 


mengisyaratkan tangannya kearah timur “fitnah akan datang dari sini dari arah munculnya tanduk 
setan” beliau mengatakannya dua atau tiga kali. (Shahih Muslim 4/2228 no 2905|. 


Nafi" memiliki mutaba'ah yaitu dari Salim bin “Abdullah bin Umar sebagaimana yang disebutkan 
dalam Shahih Muslim melalui periwayatan Az Zuhri, Ikrimah bin Ammar dan Hanzalah dengan 
lafaz “timur”. Arah timur yang dimaksud adalah Najd sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


shahih. 


PN 2 9 LB3B cd 0 0. 9. 0. Lo BL... . 2 0 Lo 3 o— 4 BL... BRO Lo La 2 -a. 
BE HL ALI JE JB PS ya PU GP OP ol Vid JB gg Gp Gor Lido JB Gatal Gg Iapaa Wdor 


- 09 80. 
ola 0,3 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah menceritakan 
kepada kami Husain bin Hasan yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' 
dari Ibnu Umar yang berkata (Nabi shallallahu “alaihi wasallamj bersabda “Ya Allah berilah 
keberkatan kepada kami, pada Syam kami dan pada Yaman kami”. Para sahabat berkata “dan 
juga Najd kami?”. Beliau bersabda “disana muncul kegoncangan dan fitnah, dan disanalah akan 
muncul tanduk setan” (Shahih Bukhari 2/33 no 1037|. 


Husain bin Hasan memiliki mutaba'ah yaitu Azhar bin Sa'd yang meriwayatkan dari Ibnu “Aun dari 
Nafi dari Ibnu Umar secara marfu' juga dengan lafaz Najd (Shahih Bukhari 9/54 no 70941. 


AI Ie Al Ot at sa UP BU adah Uya jr AL Aa oa AL Aas UE 9 yaaa oya HE US GA Ula Gr oya Wat 
Oa Il Jay Uci GI 3 OS Lala (IIA UUS eat 3 SL HUI el GS el! JB eekag ale 
Olesi OB allep Le coral) JIN JI K Ol JB S3 


Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Ma'mariy yang berkata telah menceritakan 
kepada kami Ismaail bin Mas'ud yang berkata telah menceritakan kepada kami “Ubaidullah bin 
“Abdillah bin “Aun dari ayahnya, dari Naafi' dari Ibnu “Umar bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa 
sallam bersabda “Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami pada Syaam kami dan pada 
Yamaan kami”. Beliau (shallallaahu 'alaihi wa sallam | mengatakannya beberapa kali. Ketika beliau 
mengatakan yang ketiga kali atau yang keempat, para shahabat berkata “Wahai Rasulullah, dan 
juga Irag kami?”. Beliau bersabda “Sesungguhnya di sana terdapat kegoncangan dan fitnah, dan 
disanalah akan muncul tanduk setan” (Mu'jam Al Kabiir Ath Thabrani 12/384 no 134221. 


Hadis ini mengandung illat (cacatj Ubaidillah bin Abdullah bin “Aun dalam periwayatan dari Ibnu 
'Aun telah menyelisihi para perawi tsigat yaitu Husain bin Hasan JAt Tagrib 1/214| dan “Azhar bin 
Sa'd JAt Tagrib 1/74). Kedua perawi tsigat ini menyebutkan lafaz Najd sedangkan Ubaidillah bin 
Abdullah bin “Aun menyebutkan lafaz Irag. Ubaidillah bukan seorang yang tsigat, Bukhari berkata 
“dikenal hadisnya” (Tarikh Al Kabir juz 5 no 1247|, Abu Hatim berkata “shalih al hadits” (AI Jarh 
Wat Ta'dil 5/322 no 1531) dimana perkataan shalih al hadits dari Abu Hatim berarti hadisnya dapat 
dijadikan i'tibar tetapi tidak bisa dijadikan hujjah. Terdapat hadis lain yang dijadikan hujjah salafy 
untuk menetapkan bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah Irag. 


Ce JB Al SAS yr MA AP aa dlu UU Ol ut PU U JB IU JB Tale oa KEL or LN U JB Ara yi de Lao 
Bb el Lely Van GUI Sby Uryak GW SU el J3 pi le Jab Jatil & pai! 20 pala 3 dala AI lo all 
W SU ebi esloy Vale GW Sby Uergae GW SU pel JE FS AN Joy le GBLA, Jero Jis Latg Lala 3 

SEN maky Olesi! OP Ala & ya JB Syry e EL AIY Jang JUS Laty lala GW Boby ab 

Telah menceritakan kepada kami “Ali bin Sa'id yang berkata telah menceritkankepada kami 

Hammaad bin Ismaatiil bin “Ulayyah yang berkata telah menceritakan kepada kami ayahku yang 

berkata telah mencertakan kepada kami Ziyaad bin Bayaan yangberkata telah menceritakan 


kepada kami Saalim bin “Abdillah bin “Umar dari ayahnya yang berkata Nabi shallallaahu “alaihi wa 
sallam pernah shalat shubuh, kemudian berdoa, lalu menghadap kepada orang-orang. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(532 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beliau bersabda “Ya Allah berikanlah keberkatan kepada kami pada Madinah kami berikanlah 
keberkatan kepada kami pada mudd dan shaa' kami. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada 
kami pada Syaam kami dan Yaman kami”. Seorang laki-laki berkata “dan 'Irag, wahai 
Rasulullah ?”. Beliau diam, lalu bersabda “Ya Allah berikanlah keberkatan kepada kami pada 
Madinah kami berikanlah keberkatan kepada kami pada mudd dan shaa' kami. Ya Allah, 
berikanlah keberkatan kepada kami pada tanah Haram kami, dan berikanlah keberkatan kepada 
kami pada Syaam kami dan Yaman kami”. Seorang laki-laki berkata “dan 'Irag, wahai 
Rasulullah ?”. Beliau bersabda “dari sana akan muncul tanduk setan dan bermunculan 
fitnah” (Mu'jam Al Awsath Ath Thabraani 4/245 no 40981. 


Hadis ini juga mengandung illat (cacat|. Ziyaad bin Bayaan dikatakan oleh Adz Dzahabi “tidak 
shahih hadisnya”. Bukhari berkata “dalam sanad hadisnya perlu diteliti kembali” JAI Mizan juz 2 no 
2921| ia telah dimasukkan Adz Dzahabi dalam kitabnya Mughni Ad Dhu'afa no 2222 Al Ugaili juga 
memasukkannya ke dalam Adh Dhu'afa Al Kabir 2/75-76 no 522. Ziyad bin Bayaan Ar Ragiy 
memiliki mutaba'ah yaitu dari Taubah “Al Anbari dari Salim dari lonu Umar secara marfu'. 


AI Jyary JB JB ya al PPP SMA AP ye DIY oil YP Any yi Born Uilon Claj ja Aa AA Lakon 
JUB Pale 3g AI Iyan Jari JUS Lala Ig at By Una By disko Hy Lyaa GW SU el ekay Ale Ai (lo 
Oles! OB ale Uginy cetilly JIV US pekag dala AI lo AI Sya) 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin “Abdul Aziiz Ar Ramliy yang berkata telah 
menceritakan kepada kami Dhamrah bin Rabi'ah dari Ibnu Syaudzab dari Taubah Al Anbariy dari 
Salim dari Ibnu “Umar yang berkata Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda “Ya Allah 
berikanlah keberkatan kepada kami pada Madinah kami, pada shaa' kami, pada mudd kami, pada 
Yaman kami, dan pada Syaam kami”. Seorang laki-laki berkata “Wahai Rasulullah, dan pada 
Iraag kami ?”. Beliau menjawab “di sana terdapat kegoncangan dan fitnah dan di sana pula akan 
muncul tanduk setan” | Ma'rifah Wal Tarikh Yagub Al Fasawiy 2/746-7471J. 


Secara zahir tidak ada masalah pada sanad ini hanya saja Taubah Al Anbary walaupun seorang 
perawi yang tsigat, ia dikatakan oleh Al Azdi sebagai munkar al hadits (At Tahdzib juz 1 no 960). 
Kesalahan besar salafy adalah menyatakan berdasarkan hadis ini bahwa Najd adalah Irag. Telah 
disebutkan dari jama'ah tsigat dari Salim dari Ibnu Umar secara marfu' dengan lafaz timur dan 
telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Nafi' bahwa yang dimaksud adalah Najd. Tentu 
saja jika dilihat dari fakta geografis Najd memang terletak sebelah timur dari Madinah sedangkan 
Irak terletak lebih ke utara. Jadi jika menerapkan metode tarjih maka sangat jelas hadis Najd 
merupakan penjelasan bagi arah Timur yang dimaksud apalagi hadis Najd memiliki sanad yang 
lebih kuat daripada hadis Irag. Tidak ada alasan bagi salafy untuk menetapkan Najd adalah Irag, 
tidak ada logikanya sama sekali. Bagaimana mungkin Najd sebagai tempat yang berbeda dengan 
Irag mau dikatakan sebagai Irag. 


IE AE 52 ani SKA gt 92 SAN 3S de ji AA Gila pal ito JU alay! lag AI AAS oi AL Vido 
UB AL JAN Ie DS BA JAN Aidil nmag Add Ja MAN 15 Kadi Ja dy ale Al Jae SI Ipay 2S) 
ak sad! JAN, 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin “Abdullah bin “Ammar Al Maushulli yang berkata 
telah menceritakan kepada kami Abu Haasyim Muhammad bin “Ali dari Al Mu'afiy dari Aflah bin 


Humaid dari Gasim dari Aisyah yang berkata Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam menetapkan 
migat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dan Mesir di Juhfah, bagi 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 533 ) 


penduduk Irag di Dzatu “Irg, bagi penduduk Najd di @arn dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam 
(Shahih Sunan Nasa'i no 2656|. 


Hadis ini sanadnya shahih telah diriwayatkan oleh para perawi terpercaya dan menjadi bukti atau 
hujjah bahwa Najd dan Irag di masa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam adalah dua tempat 
yang berbeda. Berikut keterangan mengenai para perawinya. 


" Muhammad bin “Abdullah bin Ammar Al Maushulli seorang hafizh yang tsigat. Ahmad, Yagub bin 
Sufyan, Shalih bin Muhammad, Nasa'i, Daruguthni, Ibnu Hibban, Masalamah bin @asim 
menyatakan tsigat. Abu Hatim berkata “tidak ada masalah padanya” (At Tahdzib juz 9 no 444|. 
Ibnu Hajar menyatakan “tsigat hafizh” (At Tagrib 2/98| 


“ Muhammad bin “Ali Al Asdy adalah perawi Nasa'i dan Ibnu Majah yang tsigat. Al ljli menyatakan 
tsigat. Abu Zakaria menyatakan ia seorang yang shalih dan memiliki keutamaan JAt Tahdzib juz 9 
no 592). Ibnu Hajar menyatakan ia seorang ahli ibadah yang tsigat (At Tagrib 2/116J. Adz Dzahabi 
menyatakan ia shadug JAI Kasyf no 5067) 


" Al Mu'afy bin Imran adalah perawi Bukhari yang dikenal tsigat. Abu Bakar bin Abi Khaitsamah 
berkata “ia orang yang jujur perkataannya”. Ibnu Ma'in, Al Ijli, Abu Hatim, Ibnu Khirasy dan Waki' 
menyatakan tsigat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsigat. (At Tahdzib juz 10 no 3741. 
Ibnu Hajar menyatakan ia tsigat ahli ibadah seorang yang fakih (At Tagrib 2/194| 


“ Aflah bin Humaid adalah perawi Bukhari dan Muslim yang tsigat. Ahmad berkata “shalih”. Ibnu 
Ma'in berkata “tsigat”. Abu Hatim berkata “tsigat tidak ada masalah padanya”. Nasa'i berkata “tidak 
ada masalah padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsigat. Ibnu Sa'ad berkata “tsigat 
banyak meriwayatkan hadis” JAt Tahdzib juz 1 no 669|. Ibnu Hajar menyatakan ia tsigat (At Tagrib 
111081 


" Gasim bin Muhammad bin Abu Bakar adalah seorang tabiin yang dikenal tsigat, ia adalah salah 
seorang dari fugaha Madinah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar (At Tagrib 2/23| 


Hadis Aisyah RA di atas juga dikuatkan oleh hadis Jabir yang membedakan migat bagi penduduk 
Najd dan migat bagi penduduk Irag. 


JUS (peler y Ala AI ala aa Il ah Kay mar JL Jl ye dlu Lapis AI any Alas oya ale rat aj pal 
oa oa! Jai Jang OR A4 Jl Jaa Bae 3 ya LAI Jal Jay Aiondel AYI Gal, Adalah 653 oya Rasa! Ja Jaa 
ala 

Abu Zubair mendengar dari Jabir bin “Abdullah radiallahu “anhum ketika ditanya tentang tempat 
mulai ihram. Jabir berkata “aku mendengar (menurutku ia memarfu'kannya kepada Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam) berkata “tempat mulai ihram bagi penduduk Madinah dari Dzul 
Hulaifah dan bagi penduduk yang melewati jalan yang satunya di Juhfah, dan tempat mulai ihram 


bagi penduduk Irag dari Dzatul “Irg dan tempat mulai ihram penduduk Najd dari @arn dan tempat 
mulai ihram penduduk Yaman dari Yalamlam (Shahih Muslim 2/840 no 1183| . 


Walaupun para ulama berselisih apakah perkataan Jabir RA ini marfu' atau tidak kepada 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam (pendapat yang rajih adalah marfu') tetap saja membuktikan 
kalau Najd dan Irag adalah dua tempat yang berbeda sehingga para sahabat seperti Jabir RA 
membedakan antara penduduk Najd dan penduduk Irag. Para ulama juga telah membedakan 
antara Najd dan Irag, An Nasa'i ketika membahas hadis tentang migat ia memberi judul Migat 
Ahlul Najd kemudian di bawahnya ada judul Migat Ahlul Irag. Bagaimana mungkin Najd dikatakan 
Irag?. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Fakta lain yang tidak terpikirkan oleh salafy adalah orang-orang yang berada di Riyadh (Najdl jika 
melaksanakan ibadah haji migatnya adalah di Garn Manazil dan orang-orang Irag jika beribadah 
haji migatnya di Dzatul 'Irg. Kenapa? Karena para ulama termasuk ulama salafy sendiri berdalil 
dengan hadis shahih di atas kalau migat bagi penduduk Najd adalah Garn Manazil dan bagi 
penduduk Irag adalah Dzatul “Irg. Kalau memang Najd adalah Irag ngapain orang-orang di Riyadh 
migat di @arn Manazil Iha itu seharusnya jadi migat bagi orang Irag. Fakta kalau orang-orang di 
Riyadh migat di Garn Manazil itu menjadi bukti nyata kalau Najd itu ya tepat di sebelah timur 
Madinah yaitu Riyadh dan sekitarnya. Nah penduduk Riyadh sendiri merasa kalau yang dimaksud 
Najd yang dikatakan Nabi adalah tempat mereka tinggal bukannya Irag. 


Jadi jika telah terbukti dari dalil shahih bahwa Najd dan Irag adalah nama dua tempat yang 
berbeda maka logika salafy yang mengatakan Najd adalah Irag jelas salah besar. Walaupun kita 
menerima hadis Irag maka itu tidak menafikan keshahihan hadis Najd. Dengan kata lain jika kita 
mau menerapkan metode jama' maka ada dua tempat yang dikatakan sebagai tempat munculnya 
fitnah yaitu Najd dan Irag (dan kami lebih cenderung pada pendapat inil. Kalau salafy masih tidak 
mengerti maka kita beri contoh yang mudah. Misalnya ada orang berkata “di Jawa ada gempa 
bumi” kemudian di saat lain ia berkata “di Jakarta ada gempa bumi”, terus di saat yang lain orang 
itu berkata “di Surabaya ada gempa bumi”. Orang yang ngakunya salafy mikir begini nah itu berarti 
Jakarta adalah Surabaya. Bagaimana? Bahkan anak SD pun tahu kalau kesimpulan seperti ini 
tidak ada logikanya sama sekali. Justru cara berpikir yang benar (dengan dasar kesaksian orang 
tersebut benarj adalah di Jakarta dan Surabaya terjadi gempa bumi dan ini tidak bertentangan 
dengan perkataan di Jawa terjadi gempa bumi, toh kedua kota itu memang terletak di Jawa. 


Lucunya para pengikut salafy menganggap dalil salafy terang benderang seterang matahari 
padahal jelas-jelas fallacy (kapan salafy mau belajar tentang fallacy|. Justru dalil Najd jauh lebih 
terang benderang karena memang sebelah timur dari Madinah itu ya Najd sedangkan Irag lebih 
kearah utara (timur laut. Pengikut salafy mengatakan kalau Irag juga adalah timur madinah 
karena pada zaman orang arab dahulu tidak ada istilah utara selatan, timur laut dan sebagainya 
yang ada hanya timur dan barat atau kanan kiri. Pernyataan salafy ini bisa saja benar tetapi 
logikanya terbalik, zaman dahulu orang menentukan timur dan barat tergantung dengan arah 
matahari terbit atau terbenam. Jadi jika seseorang mau menunjuk kearah timur ia tahu dengan 
jelas kearah mana ia akan menunjuk apalagi jika orang tersebut adalah Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam yang jelas adalah utusan Allah SWT yang dijaga dan diberi petunjuk langsung 
oleh Allah SWT. 


Apakah jika ada orang arab disuruh menunjuk kearah timur, mereka akan menunjuk ke berbagai 
macam arah termasuk miring ke ke utara atau miring ke selatan?. Apakah ketika mereka 
menunjuk ke arah timur mereka mengarahkan tangannya ke utara yang miring 10 derajat ke arah 
timur ?. kayaknya tidak, mereka akan sama-sama menunjuk tepat kearah matahari terbit yaitu 
arah timur. Jadi Hadis Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam yang menunjuk ke arah timur harus 
dipahami secara zahir tepat timur Madinah dan ini sesuai dengan hadis Najd karena Najd 
memang terletak tepat di timur madinah. Para sahabat bisa langsung mempersepsi arah timur 
karena Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dengan tepat menunjuk kearah timur atau arah 
matahari terbit | alias tidak pakai miring ke utara atau selatan |. Salam Damai Saudaraku. 


Sumber : http://allaboutwahhabi.blogspot.com/2011/09/hadits-tanduk-setan-kontroversi- 
najd 15.html 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 535 ) 


1592. MAKSUD HADITS SYURGA DI BAWAH TELAPAK 
KAKI IBU 


PERTANYAAN : 
Syda Ajjah 


Assalamu 'alaikum, ajenge tanglet ,apa benar surga ada di telapak kaki ibu dan kenapa bisa di 
telapak kaki ibu trus seandai nya ibu udah wafat dimana kita bisa mendpatkan surga ? dan knapa 
bukan ayah ? terus kalau surga seorang istri dimana kah ? mohon penjelasan nya makash 


JAWABAN : 
2 Akhi Rezume Shi 


Setahu ana, itu kiasan saja. bahwasannya surga di bawah telapak kaki ibu bukan taman firdaus 
yang bercokol di bawah telapak kaki beliau. Itu hanya perumpamaan bahwasannya seorang ibu 
wajib dihormati 3 x lebih baik ketimbang bapak/ayah. Jadi tidak ada hubungannya sama ibu yang 
telah meninggal dan untuk istri ... 


» Cahaya Hati 


Syurga di telapak kaki ibu..itu perumpamaan untuk kita sebagai anak jangan pernah melawan ibu 
membantah, membentak, menyakiti hati nya...Kenapa syurga tidak di telapak kaki bapak..Karena 
ibu lebih besar jasa dan kasih sayangnya ..! 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Maksud “Surga itu dibawah telapak kaki ibu” adalah kata kiasan betapa kita 
wajib mentaati dan berbakti pada ibu, mendahulukan kepentingan beliau mengalahkan 
kepentingan pribadi hingga diibaratkan letak diri kita bagaikan debu yang ada dibawah telapak 
kakinya bila kita ingin meraih SURGA... 


SS Aa ah AAN al Hn JG SI plat 3 Kimi 
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”. (HR. Ahmad, an-Nasaai, Ibn Maajah dan al-Hakim). 
AI Jera Ca Ka RED Pj Ga (NI plus e LE LA) 
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”.Artinya selalu mentaatinya menjadikan sebab akan dekatnya 
seseorang memasuki surga. | At-Taysiir Bi Syarh al-Jaami' as-Shaghiir 1/996 |. 
KESA Ja URL pg dal oya OT sang KAI plaa SL al 
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”. Artinya barangsiapa yang berbkti dan memenuhi hak-hak 
ibunya miscaya masuk surga. | Daliil al-Faalichiin 1/245 |. 
3642 
Letadog Lag BO dil LAN Gaya Bgn RA Ja Ka ot TI ob AI Ga (OA pls oL Abeh 
Hd pall Jam JUY Ag 3) MelM2 Ala Jia Ulama Al ole JS 2 Gde Lap Dipa olga le U Lesin andi CS AS : 
SAAT Of ajal PI dede Sid IUlaal yr Gl peluay dala AI Cun Ceibanah OY Aisi G3 Ujbly jalal yudi Nila 
Ale Ana ya Unta Cola OT ab RRI oh JAN real LL ai SI ob mental Rai JI AA ale) Uma 
beta Ag AI Alya dad) GS aj ole or ES pal bg AAA Rogo del #erlail SLI 
SA SU ol JB Ilang pelit CA UAS AU jAlor yo slaal  yad SEN el Ca Unta ML plaaT pia Jl RJ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(536 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”. Artinya patuh dan ridhanya menjadi sebab masuknya 
seseorang didalam surgaAl-Aamiri berkata “maksudnya ukuran dalam berbakti dan khidmah pada 
para ibu bagaikan debu yang berada dibawah telapak kaiki mereka, mendahulukan kepentingan 
mereka atas kepentingan sendiri dan memilih berbakti pada mereka ketimbang berbakti pada 
setiap hamba-hamba Allah lainnya karena merekalah yang rela menanggung beban penderitaan 
kala mengandung, menyusui serta mendidik anak-anak mereka”. 


Sebagian Ulama Tashawwuf menyatakan "Hadits ini memiliki arti secara dhahir, bathin, hak dan 
hakikat karena baginda nabi Muhammad SAW mampu menguasai segala kesempurnaan 
bahasaMaka arti “Surga itu dibawah telapak kaki ibu” arti dhahirnya adalah para ibu keridhaannya 
yang mampu menghantarkan kedalam surga harus diraih dengan berprilaku rendah diri, patuh 
bagaikan meletakkan diri kita dibawah telapak kakinya. 


Arti hakikatnya bahwa para ibu-ibu orang mukmin kelak disurga berada ditempat tertinggi bersama 
dengan Nabi Muhammad SAW dan setiap makhluk berada dibawah derajat tersebut,Maka puncak 
derajat para makhluk disurga berada kedudukannya berada dibawah telapak kaki para ibu, 
dengan demikian semua derajat yang terdapat didalam surga yang kelak dihuni orang-orang 
mukmin kesemuanya berada dibawah telapak kaki para ibu sebab keluhuran derajat mereka 
dialam surga. | Faidh al-@adiir 111/477 |. 


JII Ter Lah Gain, Il J3 LS Jill Tlk $ MABA ye HL Lely se J3 selai JU Olga plasf 2 adl 

2 YR Jl oya 
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”.At-Thiiby berkata “Ungkapan Nabi “dibawah telapak kakinya' 
adalah kata kiasan dari bersikap patuh dan taat padanya secara totalitas sebagaimana keterangan 
dalam firman Allah Ta'alaa :Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 


berdua telah mendidik aku waktu kecil" (AS. 17:24). | Margah al-Mafaatiih Syarh al-Misykaah 
XIV/224 |. 


Berbaktilah padanya, bila ia telah meninggal minimal doakan keduanya selepas shalat..... 

CA ia op Ola Ig. pdl Tari JS adl 4 OLYI Tani deh KG. (Bp f mali Il ebi, I Kel ot) 
Or AS ye SI mp Ag AS A3 OA ad Jai 3 MMI Les yag Il AI K3 AE omedl la oo 
JET Juan, de La: JET Jong PI II JL Gl 3 Pay Ale AI la Cal All: JB d yaaa : 
AI aa IleeYI Jas Cal Of eng daa Ab ala met. (Ly AI Jaa SAE JUL JB aa 

DAY! Heo bia. (2) 

(Bp 14 | old ay. 

(Dy1 ) elenny Geild! & — 400 / 10 gai!) SAI tri "LA IP JL Ge 1 dya oil Late | 
90 SH 5 —) 

(2) 238 237 / 10 bo TA SY AH. 


“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu.” (AS. 31:14)/Dalam ayat diatas syukur pada Allah artinya mensyukuri atas kenikmatan 
iman, sedang syukur pada kedua orang tua artinya mensyukuri atas jerih payahnya merawat, 
mendidik dan mengasuh kita semenjak kecil.Tsufyan Bin “Uyainah berkata “Barangsiapa telah 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 537 ) 


menjalani shalat lima waktu maka ia telah bersyukur kepada Allah, dan barangsiapa mendoakan 
kedua orangtuanya seusai shalat maka ia telah bersyukur pada keduanya”. 

Dalam shahih al-Bukhari diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, ia berkata “Saya bertanya kepada 
Rasulullah, “Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah ?' , Beliau bersabda, “Sholat pada 
waktunya', Saya bertanya, “Kemudian apa lagi ?', Beliau bersabda, “Berbakti kepada kedua orang 
tua, Saya bertanya lagi, “Kemudian apa lagi ?', Beliau bersabda, “Berjihad (berjuang) di jalan 
Allah. Kemudian Rasulullah mengkhabarkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan 
yang paling disukai oleh Allah setelah shalat yang merupakan paling agungnya tiang-tiang agama 
islam. “ (HR.Bukhari dan Muslim). | Al-Mausuuah al-Fighiyyah VIII/65 J. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/425436097479204/ 
1599. SEPUTAR HADITS KEUTAMAAN MEMAKAI CINCIN 
AKIK 


PERTANYAAN : 
Ekha Santama 


Assalamu'alaikum ....Afwan, mohon pencerahan mengenai Hadist berikut : Fathimah a.s. 
meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda..." Barang siapa yang selalu memakai cincin akik, 
maka ia akan selalu melihat kebaikan". Maksud kebaikan di sini apa yah..?? apa hanya dengan 
memakai cincin akik kita dapat melihat kebaikan diri ataupun seseorang ...... kurang paham ..... 
silahkan Para yai dan segenap warga PISS-KTB Terima Kasih . 

JAWABAN : 

2 Nugo Adhari 


Afwan mas ekha,mungkinkah yang dimaksud hadits sbb : 


ala 


Ataukah hadits berikut : 
2 Usung a07 oh sedara Ula AJ: AJ, yg Ul Ok, UR ola gila gada "lai AAa dl lin 3 Unia3 BA Laga giy adl El 3 lal 
BAL) Gea 4 2D! 3 Dogi Aja Aang laa Jail Jas 
Muhun berkaitan,, yang jelas kedua keterangan tersebutt berisi anjuran Rasululloh tentang 
pemakaian cincin batu akik.Tp ternyata menurut syeich Assakhowi hadits2 tersebutt adalah hadits 
maudlu' dari golongan Rafidlah, kebiasaan mereka adalah apabila menyebut ahlul bait mereka 
selalu berucap "alaihimussalam" dan hadits mereka tanpa sanad yang sohih. Dan menurut beliau 
juga (syeich assakhowi) bahwaa tidak ada satupun hadits sohih tentang anjuran mengenakan 
cincin batu akik...Itu yang saya tahu Mas... Bila ada salah mohon dikoreksi. 


2 Abdullah Afif 
Berikut penjelasan al Hafizh as Suyuthi dalam kitab Alla'aali al Mashunuu'ah : 


PL 3 Harih ya S3 aa ialon Sl ja pa Uillan Mlbt yi AL op MA Lita (OTAK jeinor 3 AAL Lilo (Ol gal 


pe LIL aa Gaga SA ala Can Ipad SEA aya Legi Al Iya Rab Ga dab Oh ya PSA 


dig Al 


Sumber : http://www.islamww.com/books/GoToPage38-171-30038-5.html 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Coba perhatikan : 
ipdn Ga ya 2 LIL ega SA al 
dan berikut Syeikh al 'Ajluni dalam kitab Kawsyful Khafaa : 
CPI JAN Kai op Saad oki By le sn dad Getah HP ya Lega Lab ye slim G Ol gp Lea) 
Ika BY Ulil JB & oyag CPU UAS Bos one mani plg CALAII  Gabetlady Jawa 3 Gl ly 0 sa 
eno jl 3 SIP Ol 03) tadi plang Ale Al Gea Kl ye 
Sumber : http://islamport.com/w/krj/Web/2415/303.htm 


2 Ibnu Toha 
Tunggu dulu... dalam Hadits Shahih Muslim disebutkan : 


Ban 2... 


Je DS JB ML ap ya aa AB GP AO aa BA pad ang oa aa Haa SN Pe TA 

La Ka DE) Ga Le pke ala di lo AN J3 
38.62/3907. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub: Telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Wahb Al Mishris Telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab: 
Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik ia berkata: Cincin Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam terbuat dari perak, sedangkan mata cincinnya terbuat dari batu Habasyi. 


Syarah Imam Nawawi : bahwa yang dimaksud dengan "Habasyi" para ulama menyebutkan yakni 
Batu Habsyi, yakni bermata cincin marjan atau akik. 


SI Gea dj Ia ad) Kel Lahan OP Gaks Jl € jpn oya Luas Gg Lean mon Goat salad JU (laten ab US) j3 
OS) mao NS ape Ig ni Ika pl AS ya JL din dad Land Gal G3 dak Tel) Uya Sd mapun oleng dya 
Lao By Ap Gie oya dah PT Laila By ea Anh Pl By Gg in dah Ale Cb 3 peang dala Al aa Dl Sy 
Aa los mal pang dal AI laa AI Jang Ol A2 AI ab La OP AS 1 YP Uya GP JI oa Olah y 6£ 01 Tel 

“et ) 
2 Imam Syafi'i 


Namun masalahnya menjadi lain ketika kita memakai agig dengan berpedoman pada hadits-hadist 
maudhu atau setidaknya hadits yang lam yatersebutut sebagaimana dalam status di atas. Dan 
derajat hadits di atas sudah dijelaskan oleh Nugo Adhari dan Abdullah Afif 


2 Ibnu Toha 


Tapi kita tidak boleh serta merta menafikannya, sebab hadits-hadits tersebut saling berkaitan dan 
saling melengkapi, oleh karena itu dalam Syaranya Imam Nawawi menyebutkan : 


JS ya tuah pl Lgi 39 
2 Imam Syafi'i 

Saya kutipkan Fathul Bari : 

OS al 3 HE ea PNP H3 oil Gay aga ima Sbesely pelamar pit La Anna Y eta as US): J3 
DS Gi adan ji Carad Akon dal le Ja Ol Lah Y " tao dead OS Boy uya — elang dala Ah lo — oil Al 
MOU Ol Jaity AAA SG ya Hip A3 US OY Urin jl Lepr OS dat og day 4 Aa IDU uya | pam 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 539 ) 


JI al Rela Lah ad Reina REA JI og da aa GI 
dan berikut ta'bir Syarah Muslim selengkapnya : 
Sa Iojl A 3 ol 
2094 AS JB LL jr yi Kadal Pl gal YP aja pt Us Green Key jr AL ag Utan Laga ar 3 Wala 
(SI Lea Laman Ga Hell! JB € ( Letam daa OS) 1 Aji Lesi aah OS Boy ya pelany dala Al lo Al Sya) Fe 
SPA Aly) ea SILI mm Belry Loyal ai eta jl Jay» oyadly RendU Labuan OP « Gale jl jr oya Lah 
ale de | 259 20 BI Iya OS mera PNS 1 mb Jb € maa Ia 1 al Aa oa JB dia Ah Lal as 
SS ya dad PT Kg Ig bae daab FE ES Gg 4 din AB Pe Cg I ekag Lnnnnaaaan 
ot EP AE Ud OP Ea PPP GLEN yag sar Rol Un YU gaya gor Oey Rae Ul ar Ulate Way 
LP Ui MA) dng MS da UB das Jah OS ban yah Ah Ah Hah El on lag tele AI Gl AI Sya Ol IL 
SE op db Lgakon Jia Dia YAA Ap Opi Una GP IX Uya Olahan Gaia Uang Bl ot dara Gala 
AN Jgn Ol bh al yP LB al OP Una HP) JI ot Olly GE ot Tnlb Era API 1) ea 
lag dala AN an ai Elle US) 1 mil ye Lab ya Kala yr SL Legal yA Ia Ale ed elang Ale Al ale 
ola ji oa (ml pil Ot elang Ale AI be JB) 1 Gde Lado Ay 6 (Syed! Ot oya pal IL LSI) cola 
Fs Jae Hinadl Ol (de O paka! RA) ( Celtangly dalan! ) 1 pelama pb 3 Eead Il CG yog € (lea GI em di JG 
OlgzaY! oya dad il pdl GS GAS, 21. alel gaje dns UB BLN ( 260 200 Ul, sd 3 Ja 
dea gl B Alam Jend 0 Say 0 mail sb IMS Ulat oya dls Las Add Jaa Y SY € Bb BU C AdU dolan Las 
Ulun W8 4 4 Olipldil Ular dad lor AR (Samad jl Gaon Il 3 el ag. daja RalS mg 4 Ly ISA Lai GI 
bl in OP EN leg JB GeL By ag ob oa Ae JD 04 Ulaalu gula | » sala JG, 
ve gl oa le Smp A83 6 IX yi Olah 2 Uly) sanad al ot Jepara Ha 6 SA Keloual Uya dai La Sa 
A8) 4 Lagorngas G mlanay Sbd | 261 200 PM any LA Lang 4 09 SNI diy GS) 4 Glledly Unaa 0 Li kal 
Olagku  onll Gas! A8 € JDG j3 Olagku UG 2pki peld «JD G1 Olagkun Fily) Jia 6 And Aly) ya Las pelan 3 
Ugals . 
SE Aly. Uyaka ARI Boy OP € Lgpuo RV lag Sh HS OS. 
Lagin Baoly 3 Ra Yg 6 lal aje deg 4 oral BI jar de Nya sliilI ie IL 3 SI Lal « 
B9» rai 0) el DUL Kata Jaa G OgiSy 6 Onodl 3 Hilal oya UgpS pra $ Jail Laga! Uyilesl 
SY Ra Gg SAT osadly Cg MY Judasl Onadll Of memuali : LalouoY Olgory Lila 
Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-5381D-990&idfrom-63568&idto-6359&bookid-53&startno-0 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Sbb Cena Ol Uya Gale 2 yag Bolea Aib Gea Iya Hee y Ty dabel eka Al Sya, JB 


“Barang siapa yang selalu memakai cincin akik, maka ia akan selalu melihat kebaikan”. Hadits 
diatas termasuk yang diperselisihkan keshahihannya dikalangan ulama ahli hadits, Ibn al-jauzi 
menyatakan kemaudhuannya (palsu) sedang Abdur Rauf Al-Munawi dalam kitan ad-durar 
menyatakan Daif karena terdapati Ya'gub Bin Walid pada sanadnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 540 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kg s3 IS G3 Ny GE La LA Ega G JEg Doll og Aib Gel Ipa LE ea Sy Hah 
SI ar ai 0 AN US oil AAS Lakon oya (ES) (AI SI adakay pleadt Aa gg OS eny yag OSN 
SIP ol J9 4 ea Ia GL Yg 1 data SE IU Lilo ye dal ya laa 0 Gali AS 1 in YP Sal 
BV oil JEy Gis oya dad Al SAN Ag all Jd GRAN ai MP Gek Iya) 3264... SAS Login HN Ang : 
Han JGA, mL Alaor yag mia Aisha OLI OT le Glen! Jahe eel (3 Ag Jong Ale PL Il om BI al 
AL dg OA ea at 4 Aya Olg ogi3 Yg ah FPV UI OT LS ah Rao 0G Ol ea mao Of ea 
BH ela3 dale Jean Un dalang deli yag ALA. 

Dalam Kitab al-Fath, Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari “Aisyah “Pakailah oleh kalian cincin 
akik karena ia adalah sahabat yang diberkahi”..Orang yang memakai cincin akik akan menemui 


setiap kebaikan dan disukai oleh para Malaikat, sebagian keistimewaan akik ia dapat 
menenangkan rasa takut saat terjadi perkelahian, meredakan darah yang memancar. 


SANAD HADITS 


Dari Muhammad Ibn Zakaria al-Balkhi daro Fadhl Bin Hasan al-Juhdari dari Ya'gub Bin Walid al- 
Madani dari Hisyam dari ayahnya dari “Aisyah ra. 


DERAJAT HADITS 


AL-Ugaily berkata “Tidak terdapat ketetapan apapun dari hadits ini”Ibn al-Jauzi dan Abdur Rauf 
Al-Munawi berkata, Ya'kub adalah pembohong dan ditinggalkan (riwayat hadiitsnya). 


“Pakailah oleh kalian cincin akik maka ia dapat menafikan kefakiran”Dikatakan oleh pendapat 
Ulama “Yang dimaksud adalah memakai cincin yang matanya terbuat dari batu akik”.Ibn al-Atsiir 
berkata “Yang dikendaki dari hadits tersebut adalah bila seseorang kehabisan harta, kemudian ia 
menjual cincin akiknya maka ia kembali memiliki harta”. 


Namun bila menilik redaksi hadits jelas menunjukkan pemakaiannya pada jemari tangan, bila 
hadits tersebut shahih maka akik memang memiliki keistimewaan sebagaimana ia tidak dapat 
terbakar dan berubah oleh api dan orang yang memakainya aman dari wabah, gampang mata 
pencahariannya, kuat hatinya, punya wibawa dimata orang dan memudahkan pada kebutuhan- 
kebutuhannya. | Al-Faidh al-Gadiir 111/309 J. Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/428701373819343/ 
1633. ASAL USUL PERKATAAN "UNDZUR MAA 0OOLA" 


PERTANYAAN : 
Agus Ainulyagin Al-Gifary 
Assalamu,alaikum 
JB oa Ps Y, JUL ji 
Kata-kata ini sering saya dengar dari para penceramah... yang saya tanyakan....apakah tersebut 
adalah hadits, atsar atau goul ulama ? mohon ta'bir nya 
JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam. Asal-Usul Perkataan Undzur Ila Ma Gala. Magalah (perkataan) selengkapnya 
adalah : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 541 ) 


JB ya Il es Y, JBL II 
“Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang berkata.” 


Atsar dari Ali tersebut diriwayatkan dari Ibnu 'Asakir, dikutip oleh Mulla Ali al-Gary ketika 
menyebutkan jalur sanad dari Ali tentang hadits yang senada dengan magalah tersebut. 

30055 1g gmbadi Ika Td AAN Bh US 

Kakang LA 4 LSI IL KASI KASI ) 1 — pekag dele AI ko — AI Iyan, JB: JB 2 AI ey Ina al usa 

Lo BN 1 Bia JUL Cal Ika ya dal — ta0 AI Kang AS de ye Ss al olgyy IE II (BG 

J8 pH 3 Y, JB. 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda “kalimat hikmah 

adalah senjatanya orang bijak. Di mana saja ia menemukannya maka ia berhak atasnya. Ibnu 

'Asakir meriwayatkannya dari Ali, dan sepertinya Ali RA. berpedoman pada hadits itu pada 


ucapannya yang diriwayatkan secara mauguf: Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan 
memperhatikan siapa yang berkata”. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/428468540509293/ 
1634. MAKSUD HADITS BERAMALLAH UNTUK DUNIAMU 
SEAKAN KAU HIDUP SELAMANYA 


PERTANYAAN : 
Dhoom Ahmed El Khanafi 


Assalamu'alaikum, minta pencerahan lagi shobat piss. Maksut dari hadits, "beramallah untuk 
duniamu, seakan kau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan esok kau tiada/ 
mati" kalau udah ada di dokumen mohon disundulin... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Sesungguhnya manusia saat menyangka ia hidup didunia selamanya maka 
sifat lobanya menjadi sedikit dan ia yakin bahwa yang ia kehendaki tidak akan hilang kesempatan 
mendapatkannya lantaran tidak terlalu tamak dan bersegera dengan meraih duniawi maka saat 
hilang kesempatan meraihnya dihari ini kesempatan hari esoknya masih terbuka lebar karena ia 
akan hidup selamanya. 
ARI Rio dy dg luar Ca IR ga Oh bak Lead aon alel (ad Yoh saban) Ce jal And G3 (oa Jas Jae) 
Uh) BNI Jas de 6 Jlkr3YI Ra, Liall af peri Lini Jas de wae jl ae Ulas, 22 Al ads SIA, 
Bi WA Bls de CHI AAN O Say lab yh SLS SY Jala lal jaan SUS Sliad Jas oU Of and! Aagi La 
Ca dekati AI Gan JI Dad eat y3g PL pelat de II OY Gama 3 BAYI Jas de EH am ya 
jp Aka Aya Ode La OT el dam pe JB Nadal Gang il Abe IS) OlasYI Of oo ya ly opey elidl ole Uas jig Uililas 
baut met Gala Tae aa pad GL Of aib AJI BUNG Ade Go AL « 
1201. “Berbuatlah seperti perbuatan orang yang mengira tidak akan mati selamanya dan 
khawatirlah seperti khawatirnya seseorang yang takut mati diesok hari”. Artinya : Mendahulukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 542 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


amal perbuatan dan perkara yang berkaitan dengan akhirat karena khawatir tidak dapat lagi 
menjalankannya saat meninggal atas amal duniawi dan mengakhirkan perkara dunia karena benci 
disibukkan dengannya hingga mengalahkan amal perbuatan akhirat. 


Sedang apa yang difahami oleh sebagian orang tentang “Berbuatlah untuk duniamu seolah kamu 
hidup selamaya dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah kamu mati esok hari” yang menurut 
mereka pemahamannya memberi motivasi agar mencari duniawi agar bermanfaat bagi generasi 
berikutnya dan memberi motivasi agar semangat dalam beramal akhirat maka tidaklah benar 
karena pada umumnya perintah-perintah dan larangan-larangan syara' berkaitan dengan 
berprilaku zuhud dengan dunia, menyedikitkan berhubungan dengannya, memberi ancaman 
membangun kemewahan dan sebagainya, maka yang dikehendaki darinya adalah 


“Sesungguhnya manusia saat menyangka ia hidup didunia selamanya maka sifat lobanya menjadi 
sedikit dan ia yakin bahwa yang ia kehendaki tidak akan hilang kesempatan mendapatkannya 
lantaran tidak terlalu tamak dan bersegera dengan meraih duniawi maka saat hilang kesempatan 
meraihnya dihari ini kesempatan hari esoknya masih terbuka lebar karena ia akan hidup 
selamanya. | Faidh al-Gadiir 11/16 J. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4314172935477511 


1729. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 
11 RAKAAT 


OLEH : Yai Abdullah Afif 


Bismillaahirrahmaanirrahiim. Telaah Kritis Hadits yang Meriwayatkan bahwa Rasulullah 
shallallaahu “alaihi wa aalihii wasallam @iyam Ramadhan Delapan Rakaat. Diantara hujjah 
bertarawih 11 Rakaat adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari shahabat Jabir berikut: 


B Linatorl ALI oya OLS Lali plg SAS) OM Olla) 3 palsy dls AI Gan dl yang Ur cela JB Ae j3 ale p 

AI Syory et Ulah peka y dala AN be Al Jyany Cdle Uilotuti Leoenol gn Hama! 3 ji bb Udi TA Ol Uypryy Amma! 
API Sae Sd sa 3 Jah La as Udh e Bl byar) 

'AN JAABIR IBNI 'ABDILLAAH @AALA:SHALLAA BINAA RASUULULLAAH shallallaahu 'alaihi 
wasalllam FII RAMADHAAN TSAMAANA RAKA'AATIN WAL WITRA. FALAMMAA KAANA MINAL 
@AABILATI IJTAMA'NAA FIL MASJIDI WA RAJAUNAA AN YAKHRUJA ILAINAA FALAM NAZAL 
FIL MASJIDI HATTAA ASHBAHNAA. FADAKHALNAA 'ALAA RASUULILLAAH shallallaahu 'alaihi 


wasallam FA @ULNAA LAHUU YAA RASUULALLAAH RAJAUNAA AN TAKHRUJA ILAINAA 
FATUSHALLI BINAA FA @AALA KARIHTU AN YUKTABA 'ALAIKUM AL WITRU 


Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Rasulullah -shallaahu 'alaihi wasallam- shalat dengan kami 
pada malam Ramadhan delapan rakaat dan witir.Maka ketika malam berikutnya kami berkumpul 
didalam masjid dan berharap beliau akan keluar kepada kami, dan kami terus menerus dimasjid 
sampai pagi, kemudian kami masuk kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dan kami 
berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, kami berharap engkau keluar kepada kami dan engkau 
shalat dengan kami, maka beliau bersabda: "Saya tidak senang witir diwajibkan atas kalian." 


Hadits di atas diriwayatkan oleh: 
1. Imam Ath Thabarani dalam kitab al Mu'jam al AusathSanad dan matannya sebagai berikut: 


JB peler PA TE YP 6 ai gag il 1 JUAN 3 jkt Won 1 JB pall AI As Gp Olate Liam 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 543 ) 


Of yan) 4 Jom! d Uinatorl Ab SSS Lah € Baly AS GL Olla) peti CI meng dala AI an dl Iyan Ur sea 
ae Su ta ii ena GI" JUL Celana 
Sumber: http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-85&ID-494&idfrom-3716&idto-3724&bookid-85&startno-8 
2. Imam Ath Thabarani juga, dalam kitab al Mu'jam ash ShaghirSanad dan matannya sebagai 
berikut: 
OP Rene oil CS GP AI AS ya Magna Lila AGAN oya jaan Lilo 6 ISI Pb Al Aap up Ulat Lao 
SI Lali 6 Fly WAS DU Olliany ye AB eg Sy Ale Al aka dal Jyay La Un 1 JB dn ay Al aa uya lor 
Aam! (3 Re JUIN Lenatorl 6 AD yang U Ulah € Lalai & Len Cam db Ji bb CR Ol Uypryy dad B Linatort ALL « 
Sae Of senat GL JUS «La Gehai Ol Uyprya " 
Sumber: http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk. no-86&1D-498 
3. Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya 4/370Sanad dan matannya sebagai berikut: 
AE lg dala el AI Sayung Lt Gabe 1 JB AI Aas ya aloe PG Up 4 Kaya Lian 6 al al Ula 
bls Pt Len Ge Aa Ji Ab 4 Ul Ol U yangg demak (3 Leatorl ALI SSS Lala € jaly OLS, OK Olla) « 
Ce 3d am j enta li Ja Lag lai Ol Uno amal! leraterl cb Iya, Lo: Uli » 
Sumber: http://islamport.com/d/1/mtn/1/86/3164.html 
4. Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab ShahihnyaSanad dan matannya sebagai berikut: 
Kay oi are AI As Ulama Ulat yi AAS ig Login U— Jaten yah Goa BULU La ui NI yi at U 
—y Ale dan Al Segan Ui Cl JB AI AP ya Ar YP RON Gt La YP Ai Al Ia gpp AAL yag — yng 
bomaai G3 Amal B Jp (A3 Ul TOL Ur yy Moml B Lemaserl AI opa OS Lada FI) SLS, OLE Olliany 3 ee 
Ce Sd em 3 JB La Jeat Udh m OT Ugpey AI Seyry GULA gala y Ale Al ko Al Jay de lea 
AN 
Sumber: Shahih Ibnu Khuzaimah juz II halaman 138, al Maktab al Islami, Beirut, tahun 1390 
5. Imam Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya 6/164Sanad dan matannya sebagai berikut: 
JB gai! op Lyn Lilo JB Gaji mand al Urat JB pala oya Gilbeaal idle IE (SSI op AAL Uya dl ae Uya 
Lab jala SAS DL Olla) yeah UI pekan Aas AI Ap AI Jgany Ur Cho JB AI AS oya lor GP Teler Uji Lama Wala 
Amami! 3 Urat AO gay L Uas Uiloia & Lownol Gg da J3 Ab Ul TP Ol Uypryy dad! Liner UI cs 
JP Sale AS ol cm il eni Ga J3 La Uehasil bypry) 
Sumber: http://islamport.com/d/1/mtn/1/70/2571.html 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/450966778259469/ 
1730. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 8 
RAKAAT 


OLEH : Yai Abdullah Afif 
Derajat Hadits yang Meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallaahu “alaihi wa aalihii wasallam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 544 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Giyam Ramadhan Delapan Rakaat 
3 Linatorl ALI ya OLS Lal Jpg SAS) OM Olla) 3 pal y dala AI Gan dl yang Ut ceko JB Ae 3 br ye 
AI Syory er Uli pala y dala AI bp AN Syurga Uiloruli Lemenol go Hama! 3 ji Ab Udi TA Ol Uypryy Amal 
AI Sae SL sa 3 la la jas Udh e Bl byar) 
'AN JAABIR IBNI 'ABDILLAAH @AALA:SHALLAA BINAA RASUULULLAAH shallallaahu 'alaihi 
wasalllam FII RAMADHAAN TSAMAANA RAKA'AATIN WAL WITRA. FALAMMAA KAANA MINAL 
@AABILATI IJTAMA'NAA FIL MASJIDI WA RAJAUNAA AN YAKHRUJA ILAINAA FALAM NAZAL 
FIL MASJIDI HATTAA ASHBAHNAA. FADAKHALNAA 'ALAA RASUULILLAAH shallallaahu 'alaihi 


wasallam FA @ULNAA LAHUU YAA RASUULALLAAH RAJAUNAA AN TAKHRUJA ILAINAA 
FATUSHALLI BINAA FA @AALA KARIHTU AN YUKTABA 'ALAIKUM AL WITRU 


Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Rasulullah -shallaahu 'alaihi wasallam- shalat dengan kami 
pada malam Ramadhan delapan rakaat dan witir.Maka ketika malam berikutnya kami berkumpul 
didalam masjid dan berharap beliau akan keluar kepada kami, dan kami terus menerus dimasjid 
sampai pagi, kemudian kami masuk kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dan kami 
berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, kami berharap engkau keluar kepada kami dan engkau 
shalat dengan kami, maka beliau bersabda: "Saya tidak senang witir diwajibkan atas kalian." 


Pertama : Al Hafizh Adz Dzahabi dalam kitab Miizaanul I'ttidal juz III halaman 310, ketika 
menjelaskan rawi yang bernama 'Isa bin Jaariyah, beliau mengutip sebuah sanad dan matan 
sebagai berikut:. 

BI plang dala Il AI Jepang Up Gan 1 J6 er PA Gi Lema OP | gai Lia Ulos (AAA Gt jaan 
Ie 3 da Word 1 JB 4 Lema Ga dj Ab RA Ol Uye Learn ALI 3 OLS Lali «Ny «OLS GE Olla, 

FS Sae Sa ea Uli JB dl TO Uyprog 6 damai G Ueatorl AI Jyny G1 Uli pelag tele AI 

al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata : ISNAADUHUU WASATHUN (sanadnya tengah-tengah). 
| Sumber:Miizaanul I'ftidal 3/310, cetakan Daar Ihya al Kutub al 'Arabiyyah |. 
Kedua : Al Hafizh al Haitsami dalam kitab Majma'uz Zawaaid juz III halaman 224 

Amumb! 3 Uinatorl Ab SSS Lali jglg SAS) LE Olla) yee 3 elang dala AI lo AI Jyany Lir Cleo 1JU Ale s3 
Carbot GliJU Ela Celkas OT Uypnyy Jamal (3 Ueratorl dl Jpg Le Hi Uilota  Lownol Cg Aa Jap Hb Lal TR Ol Uya 
— Una oil Mining Oky Ulem Goal Aiiy Alor Gp Camat dab naa! 3 lalai, Ula pl alyy "ae ul cas jl. 
RAWAAHU ABUU YAAA WATHTHABARAANI FISHSHAGHIIRWA FIIHI "ISAA IBNU 


JAARIYAH WATSTSAGAHUU IBNU HIBBAAN WA GHAIRUHUU WA DHA"AFAHUU IBNU 
MA'IIN 


Hadits diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath Thabarani.Didalam hadits ada Isa bin Jariyah, dia 
ditsgahkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, didha'ifkan oleh Ibnu Ma'in 


Sumber : 


"807 ina GA abad S0 Ud or de cl Ji Sasa" MA YAN pening Ml A3 JAS SUSU nah "1 gaadi Seskoal" "2.02 jaka! A9 JI Ko 
A9 Anal on ANU GI Had ET Mania GEMA SSI pin MI Ga JS ee MUSI aan 0 yani Mma oil SAI Hendak Ce yr 
622 1992 al yh c— 1412 20 ga «SI 


http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/2972.html 
Ketiga : Dr. Muhammad Musthafa al A'zhami ketika mentahgig shahih Ibnu Khuzaimah, beliau 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 545 ) 


mengomentari hadist diatas : 
Ob Ab Ap joe 3 AS ya Ol) 
ISNAADUHUU HASAN, '"IISAA IBNU JAARIYAH FIIHI LIINUN (sanadnya hasan, Isa bin Jariyah 
didalamnya ada kelemahan). 
Sumber : 
IS 221 GAE1970 — 1390 4 sy yi — AYI AN AW el gabah S0 gal Aj ga Been MA Hgilan ya Gal mrue 1 SLS 
BI nan 
Keempat : Syu'eib al Arna'uth ketika mentahgig shahih Ibnu Hibban, beliau mengomentari hadits 
diatas : 
Harap Oo ll 
ISNAADUHUU DHA'IIFUN (sanadnya dha'if). 
Sumber : 
141 RI Rnb — Al JI Hen ja 2 petahana Flv ya AAA yi Ol pt AAS 2 HIU al HA Ole yail mapun 1 SUSU — 
Ugal bg Kmr am Alaika Ega YI18 5 er II seb yg II emas 1 32421993 
Di atas dikatakan:al Hafizh Adz Dzahabi berkata : 
Jang oo 
ISNAADUHUU WASATHUN (sanadnya tengah-tengah). Saya belum menemukan apakah itu yang 
dmaksud dengan : ISNAD WASATH, Hanya saja dalam sebuah situs dikatakan: 
Sia Y ole ElaS cAin Gol OS Abg teyndel Bola Ing (Elo Oolih)) 11 (EL Lan) bg: 
ce dop dea bp OLI (lo) Bas ye (Cg ooh). 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/450979701591510/ 
1731. KAJIAN RAMADHAN : DERAJAT HADIST HUJJAH 
SHOLAT TARAWIH 11 RAKAAT 


OLEH : Yai Abdullah Afif 


Dalam hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam @iyam 
Ramadhan 11 rakaat ada seorang rawi yang bernama Isa bin Jariyah. Al Hafizh al Haitsami dalam 
kitab Majma'uz Zawaaid juz III halaman 224 menjelaskan : 


JB Ale ye) 

AO Uyryy Aman G3 Leader AMI SS Lada ay WAS DL Olla) pi CB pelan Ale Ab ala bl Jyay La Cake 

ca ji — nba GIE Fla Gea OT Uyoryy demak 3 Lenatorl AI Jpg U Hui liloi  Lowpot gn Aa Iya db Led — 

LA oil Ainan y Omby Ul opal Ay Alor Uji Coat dah pisa 3 Ola Gaes galolyy "SS ul, 

RAWAAHU ABUU YAAA WATHTHABARAANI FISHSHAGHIIRWA FIIHI "!ISAA IBNU 
JAARIYAH WATSTSAGAHUU IBNU HIBBAAN WA GHAIRUHUU WA DHA"AFAHUU IBNU 


MA'IIN. Hadits diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath Thabarani.Didalam hadits ada Isa bin Jariyah, 
dia ditsgahkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, didha'ifkan oleh Ibnu Ma'!in. 


Berikut penilaian ulama ahlujjarh watta'dil mengenai rawi tersebut: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 546 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pertama : Al Hafizh al Mizzi dalam kitab Tahdziibul Kamaal 22/588 (Maktabah Syamilah) 4619 
Lp op AL At yr ilang da AL Aa ga png 3 GLEN AL Aa op aer 3S Sy) GALULEI Aaylr u3 Gmar G 
GP or Aaja GAM 2 or Aa na al d0 Sy) SP ot PI AS ot Kalu lg Ken Ad Jon) Ll yet Kemah Gp Jang 
SP kata Ud or Sea SE gai SARI AI Aap or Hina SINI Anas ut Reni) Gi AAS 073 Jenang Lang 
A2 LA HS LA SAS LA Gy EE OP SIA les IE yani La geing pb A15 Sgp NA lal Y Sd dip ad CA Gpp 
BP gg SI GL Lemas El aa EA Gb Y Laka OA Ol aa Ro al JB PU Rang ai Oyin 
VP any 3 Sea Ki ad Gd 0S PN Aap gal JB Aa roy Leag AS yA amil Il Uya dj MS Sy) Lalu 
Ion salam Rorla gp Sg) SEE AS 3 Ol po Sg nun aa 

Kedua : Al Hafizh Adz Dzahabi dalam kitab Miizaanul I'tidaal 3/310 (Maktabah Syamilah)6555 
— Ken 1 PI Ibn AS ons Ha oa JL. Rela) (al yi diy Jaka Alor ena! Pos Pole 3 ms 
Ag oat Y ian al Jeg Ban 1015 oleng ea, 

Ketiga : Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Tahdziibuttahdziib8/185 (Maktabah Syamilah)384 

— ola Kena Jong Ljiiy Bulat op Along (doa pr YP Say AI SLAYI (B) Tyler yi Ke Gel ul) d 
ot Tami ABI Ding Kanal Ga opal Aajy Ola op Ain Pa il Aing. yag oya Mikat ap Plang AAS 01 Radang y mal 
SIA AAL ea Saran 9 SINI Janam, 
A2 Ll HS LA OA Crash YP Gol JB9 Laga ab dis gg Naa SEL Y Sha adl Craa il yS Tetes Ul Cal JL 
sa Tel Gd ray teng Lala Gd 08 ny Laamat Pl Sy ob ny Al B9 SPI GP Tami gel Kejang 
BO oil ya Say BA pangan Guy Lai Kit ala Gl 08 SPI JWgiayr Gi ma Saus 
Uks Jera JS ai IS Gelang Aa AA aka Al Jay TP Alor Lada oese dub, 
Ab yiS pb doll SAS oat By elinsal data, erludl 0,533 205. 
Tidak afdhal :-) kalau belum menyertakan Syeikh Al Albani dalam mengkaji sebuah riwayat., 


berikut penilaian beliau sebagaimana dalam kitabnya, Shalaatuttaraawih halaman 21 : Syeikh al 
Albani berkata 


ce ola ag 33 SH gel dg mai 3 BLN UI ala LG jm Ohm 9 Gaely pai cal elaji Sae Ul ena GI 
Lagreep 3 Ol Gal 1 Aap 


Catatan : saya tidak akan mengomentari apa yang diakatakan oleh Syeikh al Albani bahwa hadits 
tersebut sanadnya hasan, saya hanya akan mengomentari apa yang dikatakan beliau: 


Lagpesnan 3 Ol plg Ap oa elegan Jl Gani 39 dl 3 ISU Ml, 


Betulkah ada isyarat penguatan dari al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan at talkhis al 
Habir ? berikut apa yang dijelaskan oleh al Hafizh Ibnu Hajar 


Pertama : dalam kitab Fat-hul Baari 3/12 (Maktabah Syamilah) 
Ina PP, "JB aloe Lakon ya COL— ola ASP Ost Eny 3 SU Ls 3 LNL6 SAS Ol Sp ya si a15 
Jl lo di 
les £ Ulama Ca Udh TE Ol Ugonoy demi 3 Lean AU SSS Lada cIT PE OLS) OW Ulin, G day ade dl 
Sang Se mail SAI REI ALI lor of Alor OLS Of Jae Sel Kamil SS OP cegah MI Jay 4 UE 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 547 ) 


Jl Kemah th COLA) CB Gua pelan Aa Al la Al Jay OS" oya Legal ya Cebama Hi2 gBy UNAS cenald 
SP Had 3 OLS Jaka Of pala, cetak Melon) Jota & 33 Ui aoi Lali ca, US Gaon Alis Jon) slemdtdsion. 
Kedua : dalam kitab at Talkhiis al Habiir 2/21 (Maktabah Syamilah) 
CJ ph TA pi Lea Ge MEN ATIN  OIS li gal RA aa ye uan pang dl AI jha Gg 
ki Ff Kn Lag Rip da DUS SAP Daya HA Lyon ya oa Gde ita lagii US £KE pi of ena dl 
2 2 ang Ade AI Ga AI Jap H3 Wp 8 SAS 3 Lee ja Jin lo KG 
Bia Pb ATAS, Cg Ob yah Cat mg Kn MG 
9 Ola) pb 9 an OS ebay ae AI Lae al Sl gp at oa ta ay A1 La 9 20 Gaya S3 pa 
ILata G3 Hall Lt dani A3 Ju Ll jan d LA ES & SIN pala 3 3 A3 LS, oya kelar Pe 
Cd RAS) 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/451002604922553/ 
1732. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 
11 RAKAAT BAG. 2 


OLEH : Yai Abdullah Afif 


Diantara hujjah bertarawih 11 Rakaat adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari shahabat 
Ubayy bin Ka'ab berikut : 
WBS Lag JB Ola Bare — ed UI aa OS dh CN gay br JW eagle AI ala al II AS or gl slr 
OS JB og ASUS GE yA oa 1 JB 4 LD Gelas CUT AI LA YUL JS Sob Gm: JULI 
la Ja bt ol. 
JAA'A UBAYYU IBNU KABIN ILANNABIYYI shallallaahu 'alaihi wasallam FAGAALA:YAA 
RASUULALLAAH, INNAHUU KAANA MINNII ALLAILATA SYAVUN — YA'NII FII RAMADHAAN- 
@AALA: WA MAA DZAAKA YAA UBAYYU ?G0/AALA: NISWATUN FII DAARII @ULNA INNAA LAA 
NAGRAU AL GUR'AANA FANUSHALLII BISHALAATIKA GAALA FASHALLAITU BIHINNA 
TSAMAANIYA RAKA'AATIN TSUMMA AUTARTU @AALA FAKAANA SYIBHARRIDHAA WA LAM 
YAGUL SYAFAN........ 
Ubay bin Ka'ab datang menghadap Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata : “Wahai 
Rasulullah tadi malam ada sesuatu yang saya lakukan, maksudnya pada bulan Ramadhan.” Nabi 
shallallahu alaihi wa sallam kemudian bertanya: “Apakah itu, wahai Ubay?” Ubay menjawab : 
“Orang-orang wanita di rumah saya mengatakan, mereka tidak dapat membaca Al-@ur'an. 
Mereka minta saya untuk mengimami shalat mereka. Maka saya shalat bersama mereka delapan 
rakaat, kemudian saya shalat Witir.” Jabir kemudian berkata : “Maka hal itu sepertinya diridhai 
Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan beliau tidak berkata apa-apa.” 


Catatan: 
PERTAMA : Hadits ini diriwayatkan oleh: 
1. Imam Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya 6/291Sanad dan matannya sebagai berikut: 


Aaron Anyer Uji Gema ia 1 IU gai gag Won 1 JB SL jp ISI lee Lian 1 JB GA oa Je rai Usa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 548 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Olla) Bgn — ea AN ga OS LAI Sya et Jab pelan y Ale AI lo AI II AS er ad el SU  aaa up — 
JB M3 AS GE yA oa : JB Lina Ceaas OTAK YUI 3 JB GO G3 2 JBS LIS Lg: Ju: 
ts Jia d3 Le ea OI 
Sumber : 
RA HoabalU yng — Ula JI Ran ja 1 lea gosidl Flo ad ant oi Ole op AAL HAUL al RA Ula oil pun 1 SUS « 
1414 - 1993 
2. Imam ath Thabarani dalam kitab al Mu'jam al Ausath 4/441Sanad dan matannya sebgai berikut: 
JB peler PA TE at SS YP 6 gai gag ikan 1 JUAN up jkt Un 1 JB pall AI As Gp Olate Liam 
wa Pe ouS IU 4 sa COLA Y GUI GI present lai Ol gd AI Goa OS Cl Say Ui Jas Ul elo 
LI dab OLI € pel dala AI an aah eU" 
Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-85&ID-3722 
3. Imam Abu Ya'la dalam kitab MusnadnyaSanad dan matannya sebagai berikut: 
Als Al dan AI Sya Il AS or Ii elor JB AI Aa oa pile ito Rayon opa Lead YP Lgi Lilo JSI Aas il 
dead OLAN A Y UI ob GOL G3 JE gl SIS Lag JB Ola ga AU Iga OS Of AI Syao LI ebay 
tah Jah dg Lo dad OS JB H3 POS OK yA alas JU Link 
Sumber : http://www.kI28.com/knol2/?p-view&post-176553&page-21 


KEDUA : Hadits diatas menurut penilaian al Hafizh al Haitsami dalam kitab Majma'uzzawaa 'id 
sanadnya hasan. Berikut teks selengkapnya: 


Sa tb UI ea OLS AL AI Jang W JL elang dala ADI Goo AI Syary II AS og Gl ekor HB AI Ae up ale ey 
DS OM 3 cas IU LiNllas Gebas OLAJI V5 Y UI obb G0 3 3g 2JG MET LIS Lg JB — Ola, G 
Cwe #liah Sesa II Gaye Glee Ula gd olyy 8 Ja dg Lead USG jjy. 
Sumber: http://www.kI28.com/knol2/?p-view&post-175243&page-41 
Sementara Syeikh Syu'eib al Arna'uth menilai sanadnya dha'ifBerikut teks selengkapnya:2550 
— ilo Aa lor Opi eat Wa IU gai Login Won 1 JB SL op SE Aas Ula 1 IE EN oa de raat Uye 
Br ea JI sa OS WP AI Say oi Jab pakan y Ala AI lo AI II AS Ur adele JUN Ae uu aler 
FS Gu 4 alas 1 JU LD eka OLI Li YUL 1 OB 0 Ggs 1 JBS Ul U IIS Lag 1 JB — Oli, 
Karup ootd Jia dg Lo Jl ash OSK : JU s33 (61291) 
Sumber : 
BL Rana 2 pi gatal El gal AAA oi Ol et AL HIU oil RA Ole cal mean 1 ASIP Ot cal mpe | - 
Ugal Joy Kana pln Alila Legal IL 3 gl pr VI slab 93) ma 1 30121993 — 1414 «25 AndolU y3 
KETIGA : Hadits diatas sebagaimana hadits Jabir (lihat kajian 1,2 dan 3), ada rawi yang bernama 
Isa bin Jariyah (lihat penilaian ulama ahluljarh watta'dil dalam kajian nomor 3). Tambahan 
keterangan tentang rawi yang bernama Isa bin Jariyah.Saya kutipkan dari kitab al Kaamil fii 


Dhu'afaairrijaal lil haafizh Ibni 'Adi teks selengkapnya sbb: 
(13927 net JB LP Pl UN ap MA yi MAL Lilo Tor j3 Cemas 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Want Oka Ta lor Lea PT Ganga Gg Sl ya Widony Opb A2 Igo AE gai! yha MS ga Ia Ui S 
Ea Yg Lal Sia adil Kn yng AI Ga Teler or eat Fl JEy SPI GP Tenis) gai! Knyin Mie HAL SL 
kemis) yng ab M2 Lam laa 
Op Ar JB Ar ya Coat YP AI AA ya Digiiaa UI JB LA jp SE Ae JB AL Sma ya ep AAL Ula 
SI Aoi JB gl UBI Lay JB Olla) CB Gan ea AN ga OS elo AI Syay JW LAS up Ulee JB AI As 
Basi ad Jia dg HP Ah OS JB SAP DLS GUE y$ Lalai Ella las OLI C3 Y UI js 
0 Sar JB Aa or le YP Rene Upi oaP WM JB gai! Kaykne WI JB AA Uya AAL LS JB gagal elo op AI Va 
D3 Ab OI cemas OB JB OSN mel Uly nadi Sya Ul) mual Spa Ol JUS elang dala AI lo al al 
Vm JB gl Igo 
skm Rak! DNS Jia pel dala AO be Gal al JB aloe YP Lema yP gia UB JUAN up IU elo op MA Lao 
or #eaon pd tele AG alan YI Ly AS Jai al # bla yan AS Ig aa Ipa Al eU pa el 
Ab yis pe Melo 
aan Al Iga be Celae JB Ala GP Tar Gi AP HPA AP oa Dgn JB GI AA ot yinor LS SU Ga) op Wae 
SA II Udi TA Ol Uypryy demak G Lenatorl AI (3 OS Lal Fly MLS) GW ALI Ola) G elag tele AI 
of cm Gl Jl Udi FE Ol Uyproy Amd! CI Uenatorl AI Jeyuy Lo Uli peluang Ale Al lo ai de Ulah JB Lim 
Ab AS pb US pil Laaleh alan YUI anyd op ide FI Se eS 
Sumber: http://www.kl28.com/knol2/?p-view&post-148207 &page-61 
Selanjutnya tentang perintah shahabat Umar kepada Ubayy bin Ka'ab dan Tamim ad Daari 
supaya mengimami jama'ah dengan 11 rakaat (Lihat Muwaththa juz | halaman 138). Wallaahu 
A'lam 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/451334324889381/ 
1733. KAJIAN RAMADHAN : HUJJAH SHOLAT TARAWIH 


20 RAKAAT 


OLEH : Yai Abdullah Afif 


Adapuan hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melakukan 
giyam Ramadhan 20 (dua puluh) rakaat adalah diriwayatkan oleh : 


1. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Mushannafnya 2/68Sanad dan matannya sbb: 

Ddk OS pekan del AI lp AI Jgpay Ol ya oil YP memka YP SIN ye Ola og pahLAN UI JB Ogola up Jaja Ul 
PNS epbs Olla) 

Haddatsanaa yaziid ibnu haaruun gaala anaa ibraahiim ibnu “utsmaan an al hakam "an migsam 'an 


ibni “abbaas:ANNA RASUULALLAAH shallallaahu “alaihi wasallam KAANA YUSHALLII FI 
RAMADHAAN 'ISYRIINA RAK'ATAN WAL WITRA 


Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abi Syaibah) Yazid bin Harun ia berkata telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Utsman dari Al-Hakam dari Migsam dari Ibnu Abbas 
bahwasanya Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam shalat pada bulan Ramadhan dua puluh rakat dan 


witir. | Sumber: http://www.kl28.com/knol2/?p-view&post-27814&page-68 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 550 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Imam “Abd ibn Humaid dalam kitab MusnadnyaSanad dan matannya sbb: 
Ai da AD in Do DI gay 4 pap ek gp eka AN BN Be pi Aan 
Sa ai baja ad lah 
Sumber : http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?bk no-133&hid-660&pid-29141 
3. Imam Ath Thabarani dalam:- al Mu'jam al Kabir Sanad dan matannya sbb: 
ae ai OS JB LS 1 9S peni YP SI 32 Ulat2 oi pragia Raat pal Ui ade usa de US CSI jne Op AAL Ul 
AI AS Urybas Ola) Heat play ade AI 


Sumber : hitp://www.shiaonlinelibrary.com/Y6DBKAT YoDIYOBA Yo DI 83 ADB KAA 6D8KA8/2055 KB KAT DI KSAYo 
D9 85 Yo DE BI DEKAT Yo DIK BI- DEKAT K9 YA 84 Yo DI YO BI YO EKA DI BA Yo DE OB DEKAT Yo D9 V8 Yo DB Yo 

B7 YEN AB DB B1 DEKAT Yo DI Yo 86 Yo DI YO BA-Yo DE AC DI WAN KDI KAN Yo DE KAT D9 A84 DE BI 0DI 081 Yo 
D8 KADKDBKA9 311 


. al Mu'jam al Ausath 1/445Sanad dan matannya sbb: 
(ain YP AS or SI P4 Olla ya padi al Ramai gal Udan 2 JB Ande oa de Url 1 JB HJ Lp kai Wa. 
08 EA Ia gd PI Sya RAS pe Olla Bilas "OST — pekaay dl AI Gaun — al Ole el ae 
Stan IA YP ee yah OP Sgp Yg Te AV SI 
Sumber: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-85&1ID-801 
4. Imam Ibnu “Abdil Barr dalam kitab at Tamhiid:Sanad dan matannya sbb: 
JB Dg oLA gp Aaja Lilo 3 Read Gal ot Saad Ui 1 ey Or MAS Lilo 1 kl yi pel Uas 2 hi Uya ata Ui : 
AAS Urat Ula 3 das OS pekang daa Ab aka Al Sgany Ol Gabe pal YP pem 52 (SIN 8 Ulais Ui endah pal 
cd) 
Sumber: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-7881D-415 
5. Imam al Baihagi dalam kitab Sunan Kubra 2/192Sanad dan matannya sbb: 
SIN aa demi ad pelja dy ogain LS ja jadI AS ogi JAS oa AI Aas Uh JASA CS ur Ai gal Ud Gal atas yel Li 
atap aji PI AS) coy Rear pb Oliaay yee 3 da pekan al AI alan Gil OS JU UaeP 0p YP pain 2 
Hard yag BSI mall Ulat 03 pegal Aa 
Sumber: http://www.kI28.com/knol2/?p-view&post-165726&page-192 
DERAJAT HADIST 
Adapun derajat hadits diatas, berikut penilaian dari: 
2 Pertama : 


MA HAL gp AI Aa oya Iin ya yag pl 
Abu 'Umar Yusuf bin "Abdullah bin Muhammad bin 'Abdul BarrDalam kitab: 
ASLI Gabah! ya UI 3 UU Angadil 
Attamhiid limaa fil muwaththa' minal ma'aanii wal asaanid juz VIII halaman 115 
Beliau berkata: 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 551 | 


maba Tab gd da oya Canada BNI III CAS sonye Oldaay C3 Gilas OS dil pelan dala AI oo ai y SI) A3 
SBU oma 4 Tami Il Ust Joe Olai2 

Fokus: 
SBIb mal 4 andi Il Ui Her Ola 01 pada Randi Il de yaa Cam ai Y) 


hanya saja hadits tersebut berkisar pada Abu Syaibah Ibrahim bin 'Utsman kakek Bani Abu 
Syaibah. Dia tidak kuat. 


2 Kedua: 
at Ly 1 AS 071 de 01 Ombel rda Kal 


Abu Bakar Ahmad bin al Husein bin "Ali bin "Abdullah bin Musa al Baihagi dalam kitab Sunan al 
Kubra juz Il halaman 496 


Beliau berkata 
Menyendiri dengan hadits ini Abu Syaibah Ibrahim bin "Utsman al 'Absi al Kuufi. Dia dhaif 
2 Ketiga: 
SI SAI AAL 0 Sd ot JA Aa Iii ja ed! Jdler 


Jalaaluddin Abul fadhli "Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad al Khudhairi as Suyuthi 
dalam kitab 


BIA Log male! 
Al Mashaabih Fii shalaatittarawih (Al haawi lil fatawi) halaman 413 
Beliau berkata 
kom Ay pi Y laor Cap EyAd ia 1 cd 
dan berikut penilaian ulama tentang: 
Olat2 ot panah Rae al 
1. Imam Ibnu Hibban dalam kitabul Majruuhiin 1/104: 
sell Olate 0 mal al 
#laail Ig gam RL AI op HAL yi pem ly Ulatey Raeedi Cal Uya SG Ul dar inai gal dai mad dya OS deal, Jal ya 
ISP OS GOL uya Jerlerf dus Lag) Celana le OS tea SG Oya Aaja OS) Chia ya pap y IMO ) pasal Janet pp 
ATI Ab PT saja Heby AP) JS UUS tiliana slah lor SI 0 Lao 
2. Al hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Tagriibuttahdziib 1/92: 
Can) Ra Tit DUA Rangka ya Cagub Dg ia dinS0 ) yedan Ienaly (0 BSI Rendi al Been yAU Komen ULe2 03 pad pl 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452584634764350/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 552 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1734. KAJIAN RAMADHAN : SHOLAT TARAWIH PADA 
MASA SAHABAT UMAR BIN KHATAB 


OLEH : Yai Abdullah Afif 


Tarawih dizaman shahabat Umar bin Khaththab —-radhiyallaahu “anhu-Shalat tarawih dizaman 
shahabat Umar bin Khaththab —radhiyallaahu “anhu- ada dua riwayat.Riwayat pertama 11 rakaat, 
riwayat kedua 21 rakaat (20 rakaat # witir) . 


Riwayat Pertama (11 rakaat) : 


1. Imam Malik dalam kitab al Muwaththa (Tanwirul Hawaalik, 1/137-138, cetakan Thoha Putera 
Semarang). Sanad dan matannya sbb: 


0. com. 


Tp Ed La Lea Je SI sed Ak begtih DE NE) 1 OS GS sah AN Uk 
PB pa BU pas 
WA HADDATSAN!II| "AN MAALIKIN “AN MUHAMMAD IBNI YUUSUF 'AN AS SAANB IBNI YAZIID 
ANNAHUU @AALA:AMARA 'UMARU IBNU AL KHATHTHAAB UBAYYA IBNA KABIN WA 
TAMIIMAN ADDAARIYYA AN YAGUUMA LINNAASI BI IHDAA 'ASYRATA RAK'ATANGAALA 
WA OGAD KAANA AL GAARI'U YAGRAU BIL MI'IINA HATTAA KUNNAA NA'TAMIDU 'ALAL 
ISHIYYI MIN THUULIL GIYAAMI WA MAA KUNNAA NANSHARIFU ILLAA FII BUZUUGHIL 
FAJRI 


Dan telah menceritakan kepada kami dari Maalik, dari Muhammad bin Yuusuf, dari As Saa'ib bin 
Yaziid, bahwasannya ia berkata : Umar bin Al Khaththahab memerintahkan Ubay bin Ka'b dan 
Tamiim Ad Daariy giyam (ramadhan) untuk orang-orang dengan sebelas rakaat" As Saa'ib 
berkata : "al-Gaari (imam) membaca ratusan ayat, hingga kami bersandar di atas tongkat karena 
sangat lamanya berdiri. Dan kami tidak keluar melainkan di ambang fajar" . 


Catatan Pertama : dalam riwayat Imam Yahya al laitsi : 
Ai 
ILLAA FII FURUU'L FAJRI 


Sumber: http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php? 
indexstartno-0&hflag&pid-1264&bk no-19&startno-3 


Catatan Kedua : Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Imam Thahawi dalam kitab Syarhu Ma'aanil 
Aatsaar. Sanad dan matannya sbb: 


“ 8 RE 220 3 3 03 Oo Pen nd 2... 200, & Pee Medan 3a- 2 - 8 0. 30 gc0. 2... 8 2 BD 2... 

UU Wiko 1 IU 4 So Ta) Wae 1 JB AG ap Uidng 7 lo ISI ol et al Ulil JB ai Wan UU 
0.9 2 AL aon Ba rar - 0 3 0 - 2.9 ca 0 0.0 ge. 0 oa. 90 0 £... AA Aa DAA 
AB GP PI Serai US gopi Jab ya Lali de ati in Unta LA JI DI 2 JB IS Sae 


Sumber : http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?bk no-379&pid-77753&hid-1097 


- Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Imam Baihagi dalam Sunan Kubra Sanad dan matannya 
sbb: 


0. L .. o- 0 -—a. 8 0-0 -— -.9 0 sa. 8 P-20 -o- 0 0, 0 gB - 9 0 -.9 -..9 
YP BIL ia 3 it Wb Ca mamah gi Kena Lila Spa jinan op K3 al pet Horytadi Kasat jt Ust 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 553 ) 


Ta ad Memanas ea SA aa G3 db Aha AA et ae en ng daa 
pH pa US ag AI ab La Lama Te Kan USA eat NA SI 2 US Hn cekah oa Lg Dl 
BI ola 3 Nia. mi LP: 

Sumber : Sunan al Baihagi al Kubra juz II halaman 496 (Maktabah Syamilah) 


Catatan Ketiga : Dalam kitab Mushannafnya Imam Abdurrazzaag ada perbedaan hitungan rakaat 
(juga sanad dari Muhammad bin Yusuf dari as Saa'ib bin Yazid).Disana dikatakan 21 rakaat, 
bukan 11 rakaat. Berikut sanad dan matannya: 
Soy AS ur ai de Ulin, Ge aa aa Ol Aaja or SL ye Ty OP LS YP 0m Oa da ye EL Ae 
PB GP IS Ojp pai SA Ogi RS) nba Sal de SAI 
'ABDURRAZZAAA@ 'AN DAAWUUD IBNI GAIS WA GHAIRIHII “AN MUHAMMAD IBNI YUUSUF 
'AN AS SAAMB IBNI YAZIID:anna “Umar jama'a annaas fii ramadhaan 'alaa ubayyi ibni ka'bin wa 
'alaa tamiimin addaari 'ALAA IHDAA WA 'ISYRIINA RAK'ATAN YA@RA UUNA BIL MFIIN WA 


YANSHARIFUUNA “INDA FURUUIL FAJRI. | Sumber:Al Mushannaf juz IV halaman 260, hadits 
nomor 7730 (Maktabah Syamilah) |. 


Imam Nawawi sendiri dalam kitab al Majmu' meriwayatkan yang 20 rakaat. Berikut ta'birnya: 

de yag NISN JB dan gg Clean or Hd E mepuali SlinYL One) dita! ly) UG Lalonet rol) 

RAS) our Ula) ea 3 An by AE jet Ae 

Sumber : Al Majmu', Syarh al Muhadzdzab 4/32 (Maktabah Syamilah) 
Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-1270&start-0&idfrom-2026&idto-2026&bookid-14&Hashiya-3 
Asal » www.fb.com/groups/piss.ktb/453346158021531/ 
1735. KAJIAN RAMADHAN : SHOLAT TARAWIH PADA 
MASA SAHABAT UMAR BIN KHATAB BAG.2 


OLEH : Yai Abdullah Afif 
Riwayat kedua 21 rakaat (20 rakaat #1 witir) / 23 rakaat (20 rakaat #3 witir) : 
1. Sunan al Baihagi al Kubra 2/496 (Maktabah Syamilah). Sanad dan matannya sbb : 

PA Bala gg Haa oi LA EA ORA AA AA gg oa Gp Ana cg Gamal Das af Urat as, 
Oa Dg NP — JG AS) spuyian Ola pp de P3 ABIS op jas Age Je Dyagks SN dns 
AN ASSAAIB IBNI YAZIID GAALA:KAANUU YAGUUMUUNA 'ALAA 'AHDI "UMAR IBNIL 


KHATHTHAABI RADHIYALLAAHU “ANHU FII SYAHRI RAMADHAAN BI 'ISYRIINA RAK'ATAN 
GAALA:WA KAANUU YAARA UUNA BIL MFIIN........ 


Dari As Saa'lb bin Yaziid, ia berkata : “Mereka berdiri (giyam ramadhan) di zaman Umar bin 
Khaththaab radliyallaahu ta'ala “anhu di bulan Ramadhan dengan duapuluh rakaat”.As-Saaib 
berkata : dan mereka membaca ratusan ayat / seratus lebih 


2. Marrifatus Sunan wal Aatsaar lil Baihagi 4/42 (Maktabah Syamilah). Sanad dan matannya sbb: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 554 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ia JB MS ep Ml Ul JB Ha AS ey AL Ma pal Uu JG GS madl Ulais pl Usai JB Aadill aUb pl Vol 
PNG AAS) on bang Sai G1 ja lay Bagi US 1 JB Aaja op Hill 3 Rio op Ana Kail JB jinor Gp Aa... 
Dari as Saa'ib bin Yazid, berkata:Kami giyam (ramadhan) di zaman Umar bin Khaththab dengan 
dua puluh dan witir 
3. Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2/393. Sanad dan matannya sbb :7764 


P.0 o o Po REA... B0 coc. 9 - o 0. 0 - o 0. “ - “0 
LAS OA 3 alat ny yah CA Ga yag OT 0 Aman Gt LP UP or LIL PS Hao aan 


Dari Yahya bin Sa'id, sesungguhnya Umar bin Khaththab memerintahkan seorang laki-laki untuk 
shalat dengan mereka dengan dua puluh rakaat 

Sumber : http://www.islamweb.net/hadith/display. hbook.php?bk no-968&pid-3598426hid-7506 

4. Mushannaf Abdurrazzag 4/260-261 (Maktabah Syamilah). Sanad dan matannya sbb: 


1730 - 
aa Ola BP ae Ol Aaja ot Hd 3S Tni op LL GP 02P3 ea PP ye EN ae 
PA GP Ai Uji paty IAL Op RAS niy SAH de SIA Aa le) 
Anna “Umar jama'a annaas fii ramadhaan 'alaa ubayyi ibni ka'bin wa “alaa tamiimin addaari “ALAA 


IHDAA WA 'ISYRIINA RAKATAN YAGRA'UUNA BIL MIIIN WA YANSHARIFUUNA “'INDA 
FURUU'IL FAJRI.... 


Bahwasannya Umar mengumpulkan orang-orang di bulan Ramadhan atas Ubayy bin Ka'ab dan 
Tamiim Ad Daari dengan 21 rakaat. Mereka membaca dengan ratusan / lebih dari seratus, dan 
mereka kembali ketika ambang fajar 


1133 - 
MP JP Gl oya Spasi US JB Ana ot Sl 2 AS PPI AS SIH ye ala 00 BJ Ae 
WS Uyarbny UD jet Age le pl OS) mil gyP US Abg. ca... 
dari as Saa'ib bin Yazid, berkata:Kami kembali dari giyam (ramadhan) di masa Umar, saat mana 


awal-awal fajar benar-benar sudah dekat. Dan adalah giyam (ramadhan) di masa Umar dua puluh 
tiga rakaat 


5. Al Muwaththa lil Imam Maalik,- (Tanwiirul Hawaalik 1/138, cetakan Thoha Putera Semarang) 


http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php? 
indexstartno-0&hflag&pid-1264&bk no-19&startno-4 . Sanad dan matannya sbb: 


0. 90. 


2-90. 
ke " 
AS - 


Wahaddatsanii “an maalikin “an yaziid ibni ruumaan annahuu gaala:iKAANA ANNAASU 
YAGUUMUUNA FII ZAMAANI “UMARA IBNIL KHATHTHAABI FII RAMADHAAN BITSALAATSIN 
WA ISYRIINA RAK'ATAN 


Dan telah menceritakan kepadaku dari Maalik, dari Yaziid bin Ruumaan, bahwasannya ia berkata : 
“Orang-orang giyam ramadhan pada masa Umar bin Khaththaab dengan duapuluh tiga raka'at 


6. Al Ahaadiits al Mukhtaarah lil Haafizh adh Dhiyaa' al Magdisi 2/86 (Maktabah Syamilah). Sanad 
dan matannya sbb :1161 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 555 | 


or ae UT Ale Bel mna Hall slerjl oya kar OT Olnole AR yan Jae on AP or 2yaS Wlaas pal Ul 
UG rp UT ga og MAT UT Jt ot AAS ar pembagi buah (Skor UT Glen j3 Hias 3 dilas UT JII Mal 
ASI) soale A8 JUS S4 | Ida Cna Al melu JUS Jae ea OLAI SB jl (NIA) Ol Oka Yo OLI Oya pn 
RS Ori  Ceuad enl 
Sana 'AN UBAYYI IBNI KA'BIN ANNA “UMAR AMARA UBAYYAN AN YUSHALLIYA BINNAASI FII 
RAMADHAANFA @GAALA: INNA ANNAASA YASHUUMUUNA BINNAHAARI WA LAA 
YUHSINUUNA AN YAGRA'UU FA LAU GARA TA “ALAIHIM BILLAILFA GAALA: YAA AMIIRAL 
MU'MINIIN HAADZAA LAM YAKUN FA GAALA: GAD “ALIMTU WA LAAKINNAHUU 
AHSANUFASHALLAA BIHIM ISYRIINA RAK'ATAN..... 
Sesungguhnya Umar memerintahkan Ubayy untuk shalat dengan orang-orang di bulan 
Ramadhan.Umar berkata: sesungguhnya orang-orang berpuasa di sang hari. Mereka tidak pandai 
membaca , andaikan engkau membaca al Guran untuk mereka Maka Ubayy berkata: Wahai 
Amirul Mukminin, Ini belum pernah adaMaka Umar berkata: Sunggguh aku telah mengerti, tapi ini 
lebih bagus.Maka Ubayy pun shalat dengan mereka dua puluh rakaat. 


Catatan : Riwayat diatas juga termaktub dalam kitab:lttihaaf al khiyarah al Maharah lil hafizh Al 
Buushiiri 2/177 (Maktabah Syamilah). Beliau berkata: 


SI 3 Selly «J BAN, ga op da olah 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/453736051315875/ 
1745. KAJIAN RAMADHAN : HADIST- HADIST MAUOUF 


OLEH : Yai Abdullah Afif 

Derajat hadits mauguf: 

PEN Laga Of SAI Va AS og at MEB g ra ad JB Al laa or Ale 3 Tiny Oa ML 3 MIL US pala 
PAI GP UN See US Lag pi Jab oa ali IE dai US ae oat TA GELI OLS A8 JB AS, 3 yi aah 


WA HADDATSANII "AN MAALIKIN “AN MUHAMMAD IBNI YUUSUF “AN AS SAA'B IBNI YAZIID 
ANNAHUU @AALA:AMARA “UMARU IBNU AL KHATHTHAAB UBAYYA IBNA KABIN WA 
TAMIIMAN ADDAARIYYA AN YA@UUMA LINNAASI BI IHDAA 'ASYRATA RAK'ATANGAALA 
WA GAD KAANA AL GAARI'U YAGRAU BIL MIIINA HATTAA KUNNAA NA'TAMIDU 'ALAL 
ISHIYYI MIN THUULIL GIYAAMI WA MAA KUNNAA NANSHARIFU ILLAA FII BUZUUGHIL 
FAJRI 


Dan telah menceritakan kepada kami dari Maalik, dari Muhammad bin Yuusuf, dari As Saa'ib bin 
Yaziid, bahwasannya ia berkata : Umar bin Al Khaththahab memerintahkan Ubay bin Ka'b dan 
Tamiim Ad Daariy giyam (ramadhan) untuk orang-orang dengan sebelas rakaat" As Saa'ib 
berkata : "al @aari (imam) membaca ratusan ayat (lebih dari seratus ayat) hingga kami bersandar 
di atas tongkat karena sangat lamanya berdiri. Dan kami tidak keluar melainkan di ambang fajar". 
| Sumber:Kitab al Muwaththa juz I halaman 138, cetakan Thoha Putera Semarang, Sumber Link: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-78ID-270 |. 
PERTAMA : Imam ibnu “Abdil Barr.Beliau dalam kitab al Istidzkar menjelaskan: 


SE Aly 4 mag — AAS Bb Siri H Saus AYI Ol Y) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 556 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ILLAA ANNA AL AGHLABA “NDII FII IHDAA “ASYRATA RAK'ATAN AL WAHMU Wallaahu A'lam. 


Hanya saja yang lebih dominan menurut saya dalam 11 rakaat adalah AL WAHMU (keraguan / 
nyipto. Jw) 


Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-93&ID-426 
Catatan : Pendapat tersebut ditolak oleh Imam Subki dalam fatwanya sebagaimana yang dikutip 
oleh : http://www.aslein.net/showthread.php?t-16164 Beliau berkata: 


Sy DWI laman pi AL Pelita Un) Ana AAS Bye San S1) IBI UAP dea) aka Ta eh Al Aa, SU 


JA yi Ka 0 IS gg Soya AAL op jaya ae pedia 3 Ke Ol oa SU ad ee 3 


Kemudian beliau berkata: 


An op Se ye Sela JI dlm Aonnag SI Sae 


FA ASHSHAWAAB AL HUKMU BISHIHHATI HAADZIHIRRIWAAYATI 'AN AS SAAIB IBN 
YAZIID 


maka yang benar adalah menghukumi shahih dengan riwayat-riwayat ini dari Saa'ib bin Yazied 
KEDUA : Tentang Rijaalul hadits: 
1. Imam Malik, sudah maklum. 2. Muhammad bin Yusufal hafizh Ibnu Hajar dalam kitab 


Tagriibuttahdzib menjelaskan: 


PE MI da IL Ram aa CE TI GA GAS AI ea ya Tinggi HA 


MUHAMMAD IBNU YUUSUF IBNI “ABDILLAAH ALKINDIYY AL MADANIYY AL A'RAJ: 
TSIGATUN TSABATUN 


Muhammad bin Yusuf.... TSIMAT (terpercaya / dapat dipercaya) TSABAT (kokoh) 


Sumber:Tagirbuttahdzib 1/515 (Maktabah Syamilah) 3. as Saa'ib ibn Yaziidal hafizh Adz Dzahabi 
dalam kita Siyar A'lam an Nubala 3/437 menjelaskan: 


Jaja op ALI (elo! ole yag 


AS SAA "B IBN YAZIID MIN SHIGHAARISHSHAHAABAH 


Saa'ib bin Yazied adalah termasuk shahabat kecil. Sumber:http://www.islamweb.net/newlibrary/ 
display book.php?idfrom-376&idto-376&bk no-60&ID-309 
Bersambung, insya Allah, (tentang derajat hadits mauguf yang juga diriwayatkan dari Saa'ib bin 


Yazied yaitu: 


RS Sya Ola) ye Hn gg Ab yi jan AP de Oya NS, 

Hadits riwayat Al Baihagi, Dan: 

KIP Op may oil Oya BS Unang aa Ae ALA leg LAS og Ul de Ola GP aa jas Ul 
ai 

(Riwayat “Abdurrazzao) 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/455327827823364/ 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 557 ) 


1746. IMSAK dalam perspektif HADITS DAN FIAH 


OLEH : Yai Abdullah Afif 
IMSAK dalam perspektif HADITS DAN FIAH 


Imsak adalah salah satu bentuk kehati-hatian agar supaya ketika kita sahur tidak masuk dalam 
waktu yang sudah dilarang untuk makan dan minum. Apa lagi ada pendapat bahwa Imsak adalah 
wajib JARYAN 'ALAL IHTIYAATH WA SADDAN LIDZDZARII'AH (memberlakukan atas kehati- 
hatian, dan menutup perantara). Imam Ibn Rusydi dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz | halaman 
232, cetakan Daar al Fikr, tahun 1415 menerangkan sbb: 


Kalah Juan Ol 348 JSI Of opal delay SL 3 oya ye 

CAB J3 Ika ja Jaa 

(dl SP GP Petai PAS) Ipang dala bl duo Gal JB — dala) ang 3 — SPI SS GL JIN Ijab Rm, 

AI Aa DI talas dp aU LN GAS jl IN menga GUA yag (AE ds an Kala Y AP 3. 

dgidet Aly Cm JIN C0 Gg) yag Ang yi Tang BAYI le pad padi Ja Ilanyl Lal dj ad gag: 

CAB Ja Ia 
WA AIILA YAJIBU AL IMSAAKU GABLATHTHULUU!I 
dan dikatakan: iya, wajib imsak sebelum terbitnya fajar 


Sumber link:http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-97&ID-145&idfrom-275&idto-293&bookid-97&startno-1 


Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam sendiri mengakhiri sahur kira-kira 50 ayat dari waktu 
subuh. Dalam Shahih Bukhari: 


Pai loyo yana OS 3 

bab kira-kira berapa antara sahur dan shalat fajar 
ly dala AN ap Gal aa pama IU d2 AI gay Lab or Aaj YP Ul yP B3 lela pl Lita pa al ya pel kon 
Al Create JAS JB gpu y OSYI om OS SS elb LAI JI e3 
..dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu “anhu, dia berkata: “Kami makan sahur bersama Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam, kemudian beliau berdiri untuk melakukan shalat”.(Anas bertanya 


kepada Zaid bin Tsabit): “Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?” Zaid menjawab, “Kira-kira 
(membaca) 50 ayat ”. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Bari: 
BL shakaly y pewal ole : cai (Pai Logo pum om S3 ML) ala 


Ucapan Imam Bukhari:bab kira-kira berapa antara sahur dan shalat fajar. Maksudnya : Selesainya 
sahur dan mulainya shalat (fajar/shubuh) 


Sumber:http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-3515&idto-3516&bk no-528ID-1215 


Imam Syafi'i dalam kitab al Umm (juz II halaman 105, cetakan Dar al Fikr, tahun 1410 H) berkata: 
SI 3 3 dab Ch UB db adl OA ol SE MUA LS) BR PL pul GBI Kal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 558 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WA ASTAHIBBU ATTA'ANNII BISSUHUUR MAA LAM YAKUN FII WA@TIN MUMAARIBIN 
YUKHAAFU AN YAKUUNA AL FAJRU THALAYA FA INNII UHIBBU GATH'AHUU FII DZAALIKAL 
WAATI 


Aku senang (aku menilai mustahab) pelan-pelan / tidak tergesa-gesa dalam bersahur, selagi tidak 
sampai pada waktu yang mendekati (fajar/subuh) yang mana dikhawatirkan fajar terbit. (jika terjadi 
hal demikian) aku senang menghentikan sahur pada saat itu. 


Sumber link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-31&ID-397 &idfrom-992&idto-1034&bookid-31&startno-6 


Tambahan:dari hadits Bukhari diatas, Daar Ifta Mesir, mengutip fatwa Syeikh Hasanain 
Muhammad Makhluf. 

Wa SUS yakin 3 RT Utami Bel JA & pel tag Aing OS OT Ketua Ol JII IS VI LA Y Ikan! Of lau Ika yag 

lai BS yiay 

dari sini diketahui bahwasanya imsak itu tidak wajib kecuali sebelum terbitnya fajar, dan 


bahwasanya yang mustahab (sunnahnya) hendaknya antara sahur dengan terbitnya fajar kira-kira 
lima puluh ayat, dan hal itu dikira-kirakan kurang lebih 10 menit . (| Sumber:http:// 


vb.arabsgate.com/printthread.php?t-465988 |. 
Wallaahu A'lam. Semoga bermanfaat. 


Pekalongan, 14 Ramadhan 1433 H / 3 Agustus 2012 M 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/455788304443983/ 
1805. HADITS TENTANG PAHALA SHALAT ISYA' DAN 
SUBUH BERJAMA'AH 


PERTANYAAN : 
Hazmin Sagara 


Mohon penjelasan ? apakah istimbat hadits yang bunyinya ?? Apabila seseorang sholat 
berjamaah bersama imam di malam hari maka tercatat dia telah melakukan sholat sepanjang 
malam ?? Bolehkah kita mengambil kesimpulan bahwa sholat sunnah sendirian setelah kita sholat 
berjamaah di malam hari sia-sia ? dengan alasan ada dalil di atas ? atau ada tafsir lainnya ?? 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Coab mas Hazmin Sagara baca : 
JB 3 as Pi ea PA: 
ng let SA Jana aman gai sa UU) on pny Ba Io Ang Sena Dls up Ole J3 
Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah 
bin Salamah Al Makhzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid yaitu Ibnu Ziyad, telah 


menceritakan kepada kami Usman bin Hakim telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin 
Abu 'Amrah katanya : Usman bin Affan memasuki masjid setelah shalat maghrib, ia lalu duduk 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 559 ) 


seorang diri, maka aku pun duduk menyertainya. Katanya: Wahai keponakanku, aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa shalat isya berjama'ah, seolah- 
olah ia shalat malam selama separuh malam, dan barangsiapa shalat shubuh berjamaah, seolah- 
olah ia telah shalat seluruh malamnya. (Shahih Muslim 656-260). 


2 Hazmin Sagara 


Lalu apakah boleh menyiimpulkan bahwa hadist tersebut dapat dipahami akan sia-sia amal ibadah 
sholat dimalam ( giyamullail). karena kita sudah mendapatkan pahala sholat semalam penuh 
dengan mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah... mohon penjelasannya? karena ane 
dengar ceramah jika sholatnya sia-sia.. menurutnya sebaiknya kita mengamalkan ibadah lannya 
selain sholat.. misal membaca al-guran atau zikir saja.. 


Mar 


Ya tidak begitu bro karena setiap amal itu pasti ada nilainya karena itu juga sudah ketetapan alloh 
swt dan alloh swt maha suci untuk tiudak menepati janjinya. 


@gahsee 303 Jllita Jang ad » (TN) » 
@glyb 833 Jlita Jang uyad (B) 
Barang siapa berbuat kebaikan seberat semutpun alloh akan tau ( menilai dan mermbalasnya ) 


Begitu juga barang siapa berbuat kerjrelekan seberat dzarroh maka Alloh mengetahui dan 
akan membalasnya. 


Ayat ini turun karena ada kaum yang menganggap shodagoh yang kecil tidak akan ada nilai juga 
ayat stelahnya terntang orang yang meremehkan dosa kecil dan nganggap api neraka cuma bagi 
dosa besar. Waspadalah.......!!! 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/454922381197242/ 
1832. DERAJAT HADITS MENGENAI MUKMIN SEJATI 


PERTANYAAN : 
g Didin Banjarmasin 


Assalaamu 'alaikum warahmatullah ! Tak sengaja menemukan hadits ini di al Jami'usshoghiir 
Imam Suyuthi : 


A33 ole dy VI MUSI ag OSN ap SL 


Terjemah bebas : "Tidak akan menjadi seorang mu'min sampai hari kiamat, kecuali ia mempunyai 
tetangga yang selalu menyakitinya". Bagaimana derajat hadits ini ? Mohon pencerahannya !!! 


JAWABAN : 
& Abdullah Afif 


Imam Suyuthi memberi tanda dengan huruf - ( HAA") , berarti HASAN. Teks selengkapnya : 
(CD dee ob ily kammaa D JURI Aan pd, A3 Or dy VI RAI ag IOS YG ap 
| Sumber : Al Jaami' ash Shagiir juz Il halaman 127 |. Wallaahu A'lam 


Oh ya, syeikh al 'Ajluuni (wafat tahun 1162 H) dalam kitab Kasyful Khafaa' wa Muziilul Ilbaas juz II 
halaman 145, Maktabah al @udsi Kairo menulis: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 560 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ageng BLS Aa ye Om! Lily 6 Ike VI Ji Asaaa gel olyy A3 or Ay VE RAI pg IL ON ep 
Wallaahu A'lam. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/465650003457813/ 
1891. HADITS PERBANDINGAN JUMLAH PRIA-WANITA 
DAN HARI KIAMAT 


PERTANYAAN : 
RH Gomix 


Assalamu'alaikum wr.wb, aku mau nanya nich.. Sbnrny wanita sama pria itu lebih banyak mana 
to..? Trs prondngny brp..? Bagi tmn2 yang tau, tlng djwb ya prtnyaany.. sebelum n ssdhny saya 
ucapkan terimakasih.. Sumonggo.. 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 


Wa'alaikumussalaam, bila yang dimaksud adalah kaitannya dengan hari kiamat ada hadits 
menyatakan... 


NET Candi aa cela an SEL ai U" Ju Can Sx wu 9 Al SEM AA 33 Ula Ge ng Wa 
Jang Jong Bal Uramar 3 OS AH tel SI) Ulee ji" (2) 
| Musnad imam Ahmad, juz 19/11 |. 


Diterima dari Anas bin Malik (dan hadis ini marfu') : "tidak akan terjadi kiamat kecuali setlah ilmu 
terangkat, kebodohan jelas (merajalela) dan kaum laki-laki sedikit sementara kaum wanita banyak, 
bahkan perbandingan satu laki-laki adalah 50 wanita. 


(2) api plan ST 3 sil Uya Aek Ba HP Ai) Kopel ih JS apa doll 
Sanadnya shohih 'ala syarti ash-shohiihaini 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/389603741062440/ 
2007. HADITS MENGENAI SHALAT TAHIYATUL MASJID 


PERTANYAAN : 
Hosi Yanto Ilyas 
Tlong carikan hadis tentang 
Bom! LL Ploetal MU 
serta asbabul warudx dan para rowi x yang lengkap, atas bantuan nya kami ucapkan byk2 terima 
kasih 
JAWABAN : 
Abdullah Afif 
Dalam Shahih Bukhari: 


» 2. 0... 00. 3G 3. 838 aa. 0 co. D2... 8... 0 0. - -a. . . 8 o- 08 - —a. 
IE Has eny elo AN eko AAN Anandi gag Jera JAS JB Alor pena yyaS yP Obi Wil JG AN Aa up de Wae 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 561 ) 


AK Yah J6 O9E SALA 


Telah menceritakani kami "Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kami Sufyan, dari 'Amr, 
dia mendengar Jabir berkata: Seorang lelaki pada hari Jumat masuk ketika Nabi shallallaahu 
'alaihi wasallam sedang berkhutbah. Beliau pun bertanya, "Apakah engkau sudah salat?" Ia 
menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berdirilah, kemudian salatlah dua rakaat.". Sumber kitab : 
Shahih al Bukhari juz I halaman 166 atau 2/344 maktabah syamilah 

link shahih Bukhari : 


http://www.kl28.net/knol3/?p-view&post-99030 
link Fat hul Bari : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-1729&idto-1730&bk no-528&1D-590 


Dalam shahih Muslim 


2... 3 3. 8 0 90. - 0 0. 3 4 2 9 84. 9 2.0. BD. IDA... 0 So -— 0 — 2. LO LO GA. 
2 Sg AI Aap ot Ale Sae JAS YP Uleiar Veil Gilbal JUy il R3 JL pal ot Bone) datas cpt Aa Wly 


20... 


0-0. 8 - L 0 2003 
ES Jae» JB as Hula) ». 


Sumber kitab Shahih Muslim juz I halaman 346 atau 3/14 maktabah syamilah 
link shahih Muslim : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-1516&idto-1521&bk no-18ID-354 


Link Syarah Imam Nawawi : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-24498&idto-2455&bk no-538ID-354 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/483099905046156/ 


2113. SIFAT ADIL PADA PARA SAHABAT NABI SAW 


PERTANYAAN : 
Didin Banjarmasin 


Dalam ilmu hadits dikatakan bahwa seluruh shahabat Nabi itu ADIL. Sebenarnya apa maksud 'adil 
itu ? mohon penjelasan! Semoga saya bisa faham 

JAWABAN : 

» BiBiN 

Al Hafizd Ibnu Hajar brkata,"Ahlussunnah sepakt bahwa sluruh sahabat adalah adil,brang siapa 
menentang ini adalah ahli bi'ah". | al Ishabah 1/17 J. Rosulullah shollallahu 'alaihi wasallam 
brsabda,"Sebaik2nya manusia adalah zamang,kemudian zaman brikutnya,kmudian brikutnya Ig". 
(| HR Bukhori Muslim |. Allah subhanahu wata'ala brfirman,'Dan demikian(pula)kami tlah jdikan 
kamu(umat islam) yang adil dan pilihan". | AS Al Bagoroh 1/143 |. So . . . yang di maksud adilnya 
shohabat yaitu bukan brarti mreka tidak prnah brbuat dosa,tapi bahwa tingkah laku jejak hidupnya 
sangat baik. Ole karena itu smua hadits yang dari Shohabat itu bisa di trima. Sebagaimana 
pendapat Imam Haromai al Juwaini yang di kutip Imam az Zarkasyi dalam kitab Bahrul Muhith fi 
Ushulil Figh 4/357 


2 Timur Lenk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 562 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kalau Adil dalam bab ijtihad 
ae TI gag Ja bat BY A3 38 gl PE 3 yag MRI mas Dag ba WI Ip Lana, 
REA oada If hand SBI ppi ALAM Ul) SAN Ka oya Hita Gde Hi LL Alkali Je Kajang ASI 
Ta | s | 5 | syarah baiguniy ). 
(Ag dome Gg Il. meal Uh ji 
Bad ya Say go IS OS Ob 04 IlaiYI) Dasa dil OS Ol gag bay dl dia oya Aa MY mewall sad Ol el 
O Jeei H Mela OS — ON ye — JI AS Vy A0 ya aka 3 OLS Lag Kang il Galon 1S | Lanal (de Jap Sail, 
JII JI ehh ya Jaa, PPS Lana Ob oya Ab JS 3 IA ya MY (Alt 33 Lalo Jas dgn) IL oa 
ia (de JO nash 315 Kerana Il His Bni de Jen OS Hiluall Ie Inap dy ASIN art Sort seat sal 
JUNI Reus Beng GOL ya pe SINI OS SIA) Pa yaaah pLAYI US S3 LS dilan dilan Kaki 3m Soil 
BIA Bait Ol yag pake Leola ya lema UI KEKE SU as Songo JB anal 9 dal, 
Kab An Gaja UAP SG Ans La GG Oya Ol yag LS Lanny Coli ga Alina ya SA Lah das La yua 
Ay AI mal! Ao 3 SNBYI dus LAI yag Seni pl lam Jasadh SL ANC US dada Lag Boboy Si PI ya Ale ab 
HA 3 AI yA Ad ng La. 
PE SS Geni Y Uas eta Jp GP Lakon Bilua Of Lada Ja Rel 3 lho 2 Jlug YG Alwi Ul 
PAS bu tina GI mede 3 SI A3 Oa Iga Alona! OY Y ea OS Ja Jasad) Al 
al Ah Aadah 3 ya Lot 6 yaah Had 3 ALA B3 0,3 AOAYI JI pan Ae meng ASIN Je pin OLI Las Tab 
LAS SA AL Sail SAN 3 dede BS JB LS ad Saslly Sih ata Ii ya jl ea Ob II sj Je 
La gay S3 LA SLS Sai G Aatali Ja AN elian Hill OS jg led 9 gam JELAS Gmalg Y UISLS OS 
Asy BAU Ale 2Olad Wnlly didi mob dan AI Gaby Iisa! pm yah ad CB in AI nat (AYI Garb Anoa 
V9 BU oa mma sb Sl SBU dua ae Gal JB IA Oles oat Jia OS Aina € Un 3 AI AU (ai 
AN WAS yel Kikan MSI PA gan Uya Yook (Gl Ula Stay OS Ga Kid Wlly Cit Al ob) Uleusall as ul 
Abal Gebet AI enak! lah Sbd SI El YES dl lia Jaf du. 
LS pile allah Cg OS pile jab an MY adl demi marun SL SIA mual ye3 by El ola Ah DPP 5) yadU 
GE)! TANI delegasi LAS dala pusmeki pesona! Ae lela (remuaa dum 3 3D Ja 6 alat 
Jb lin Bndoall Ge JreYI ON Sinai je Ia dg ASI ea MA jl Cat edi JALI JI eka! ya Jan, 
Ia SI UU IIS tb gama! ALAN SUS S3 LAS dilas ilinaon Cdi Co Bana ola (le Jeli naa 3 15 Aenana 
Ag SI ya Ver) IE tanda Igdly ISL Rona BA pal ya. 
Yang dimaksud orang yang adil adalah muslim , baligh , berakal , melaksanakan kewajiban2 , 


menjauhi dosa2 besar , tidak menetapi dosa2 kecil , selamat dari cacat muru ah/harga diri , tidak 
harus lelaki dan merdeka 


2 Alif Jum'an Azend 


Keadilan sahabat . Menjadi ijmak di kalangan ulama bahawa kesemua sahabat adalah adil. 
Keadilan bermaksud perawi adalah seorang muslim, baligh, waras, bersih daripada sebab-sebab 
kefasigan dan perkara-perkara yang menjejaskan harga diri. Definisi ini menunjukkan adil itu 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 563 ) 


lawan kepada fasig. laitu jika seseorang itu fasiy maka keadilannya tidak ada lagi. Keadilan 
sahabat membawa makna mereka tetap lurus dalam berpegang dengan agama, menjunjung 
perintah Allah, menjauhi laranganNya dan tidak sengaja berdusta atas nama Rasulullah s.a.w. 
Keadilan sahabat tidaklah bermaksud mereka itu terpelihara daripada melakukan maksiat, lupa 
dan tersilap. dari Mahmud Tahhan menjelaskan keadilan sahabat itu bermaksud menjauhkan diri 
dari sengaja berdusta dan menyeleweng dalam periwayatan dengan melakukan dosa yang 
menyebabkan periwayatan mereka tidak diterima. Kesan dan natijah keadilan mereka ialah semua 
riwayat mereka diterima tanpa perlu bersusah payah mengkaji tentang keadilan mereka. 
Berkenaan sahabat yang terlibat dalam fitnah pertelingkahan sesama mereka, itu dikira sebagai 
ijtihad yang mendapat ganjaran pahala sebagai baik sangka kepada mereka. Merekalah yang 
memikul amanah syariat dan mereka sebaik-baik kurun. (lihat Taysir Mustalah al-Hadith, hal. 199). 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/486158704740276/ 


2134. KONSEP KEADILAN 


PERTANYAAN : 
Dzuu Izzin Mubaarok 


Numpang nanya min... Tolong jawab ya.. Tolong blimbing saya, orang yang awam... 1. Konsep 
ke"Adil"an itu bagaimana sih,,, 2. Tolong jabarkan makna ayat ini KABURO MAATAN 
'INDALLAAHI AN TA@MUULUU MAA LAA TAF'ALUUN... Saya haturkan banyak terimakasih 
sebelum dan sesudahnya... 


JAWABAN : 
2? Hanya Ingin Ridlo Robby 
1/78 pa jas 
3 dala il (de pggedelg SN 3 gag Baal jas OI Koobali mad dil olima (3 Lag Cd ya ai Jl YA Rea 
SI ya Vol MIN, AYU IMEI Gaia Y ASI Ao JMEYI) Ulas ya pil AN Anak SP or jab gaga WY 
knadl 9. 
Ini kesimpulan kyai mushonnif shohibu faidlul godir. Kesimpulan aja menurut ana karena ini 
menjelaskan ayat : 
Olesi YUI yi3 Ol dilaueliia 4S 
Di satu sisi ada ayat yang begini, 
SM 0 Ogan Sy all Dg paslay Bl II 0 ya Al Kia SI) 
Nah apa ini bertentangan ? maka disimpulkan oleh mushonnif : 
WI ds ggedelg SI 3 Kagag Baik ps OI Kebal mad di Olima Lag Saad ya ai dal IP am 
WIN) AYU IMEI Ggati Y GUSI doel INI, Lead uya pal @ally Real! SJ ayak pyayle MY SW ade 
kemal SI aa Wal. 
Menurut sebabian golongan ulama' pengertian hadits, tifdak boleh bagi orang yang ma'siat 


amar ma'ruf nahi mungkar. Menurrut jumhur ttp wajib karena ia terkena 2 perintah, ia sediri 
hrs ninggalin ma'siat dan melarang yang lain meninggalkannya. Cacatnya terhadap salah 1 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 564 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari 2 perintah tidak tidak merusak pada tuntutan yang lainnya, oleh karena ini atas 
dasarnya alguran dann hadits. 


Dari al maktabah assyamilah : 
17375 Alias! 2 AS op GAS Final Hei Uli ya Anya Tan YI GVENI Re panya 
Pra nana al lekang orll Sail Jiley Jae pya Jl ye Jaap JAe Hi Jagoan TedUanoly RA Juli Kan 
b na at Bei AA YA Hah Ie Lag YO. 
SAK Ja oya Uoy danny alang Aha BJ Jay Jake pd Kei 3 Ale Jas 2IW LI Ine Ja. 
mein di nga GE Lah. CD 
de AalisaYI ye Bol) iya J3 (2) (odetliy terladi Wadi ya Gea Ol) 20 Jadi #TeUanol Jali san 
3) (kao aS ya Las Seo YL GE Hb). 
(CE Yy (EM Yg Comaii Yy Bira pb oya Cd poliny Ulga pn gg UAGgIy Clgnsal ya 3 233 Jlantul) #30 Jay 
(H&. 


Ay (BAN segan) (430 (17 bata ML Ola) 41760 15) sa (HI 3 Teh) 
(10305) 261 jl. 
(2) MSI Hi) (LD 147) Gerai (Peraih) Sy 1 2) (PN (CA BII) 
(28 pp) Ita. 

? AghitsNy Robby 


Kurang lebih begini : Jika dalam hadits-hadits shohih ada yang menyatakan adzab bagi 
mereka yang amar bil ma'ruf tetapi ia sendiri tidak melakukannya, atau mengingkari 
mungkar tetapi ia sendiri melakukannya, bukanlah mereka di adzab karena amar ma'ruf n 
nahi mungkarnya tapi diadzab karena tidak melakukan yang ma'ruf dan tidak meninggalkan 
yang mungkar. Jadi, orang seperti ini dapat pahala karena amar ma'ruf/nahi mungkarnya 
dan dapat dosa karena meninggalkan yang ma'ruflmelakukan yang mungkar. Ada hadits 
yang diriwayatkan Anas bin Malik ra. beliau berkata: 


WI 4 0 glass | Ol g Dab lap BIUS Aa ga SN Sai Vj Abadi go Syah AU Y AI Soy 4 ola 
as Oya | ol SN us 

"aku pernah bekata: wahai Rosulallah SAW tidaklah aku memerintahkan kebaikan 
sehingga aku sendiri melakukannya n tidaklah aku mencegah kemungkaran sehingga aku 
menjauhkannya. Rosulullah SAW menjaawab :perintahkan olehmu akan kebaikan 


walaupun kamu tidak melakukannya. n cegahlah olehmu kemungkaran walaupun kamu 
tidak menjauhkan seluruhnya". (HR.thobrony). 


Diriwayatkan dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah ra. beliau berkata: aku pernah 
mendengar Rosulullah SAW bersabda: 


aa US US ga dilas OT Gaun JII 3 dil Rel pa Jen U Ip Jah Ag ale Al ale AI dya, ca 
J8 da Iis SAN 3 ea SA Ab LS3 EL ONE L OjAs JUN Jah Ad) matan LIL 


"akan didatangkan pada seorang laki-laki pada hari kiamat lalu dilempar ke dalam neraka, 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 565 ) 


maka keluar segala isi perutnya n berputar2lah ia di dalam neraka seperti berputarnya 
keledai pada penggilingan, lalu berkumpullah para ahli neraka disekelilingnya n berkata:" 
woi brow..elu kenapa?, bukannya elu dulu memerintah kebajikan dan mencegah 
kemungkaran? jawabnya: betul....,aku memerintahkan kebajikan tetapi aku sendiri tak 
melakukannya n aku mencegah kemungkaran tetapi aku sendiri melakukannya". 


Mengenai hadits ini Imam Ghozaly berkata: 
SSI le Y SI Jas de ya BI SAN Cadas 
"Adzab tersebut hanyalah tersebab ia melakukan kemungkaran bukan karena ia mencegah 
kemungkaran". 
2 Abdullah Afif 
JB « ina pln gal or ba up ya ui kl U Ma KU « Bata Gp 22 U Aan Us 
Vj Ag Ela NS Sa aa in Y SA Ki ye dj ll Soon Sab Sud OA Jaa G1 Le 
Salad pd Ol Ba Iga "JS Kl Kia sat Yg Kl Dagang jali BP 42 Ugal Maya Ka 


AYA 20. 2 0-00 - 


“902 0 - oo. PIPI 
AS den yg S Olg Sial ye Iaaily CS" 


Sumber : 
http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?hflag-1&bk no-5238pid-322524 


Hadits diatas juga diriwayatkan ath Thabarani dari Anas bin Malik, sanad dan matannya : 
PE Gg ia Mad LA  #NU AP Gp Gaga A0 UE 6 Kana Al AL Gp Laan Uh 
Ao sa Ny 0 Jai So Spadh PEN Cd Ta G1 IG Ma al pe gua 

KI ya Ng AS NAS Dg Haa Naa dat ella aldi Il Jana JS RS An 

MURUU BIL MA'RUUF WA IN LAM TAF'ALUU BIHII KULLIH, WANHAU 'ANIL MUNKAR 

WA IN LAM TAJTANIBUUHU KULLAH. Perintahkanlah olehmu kabaikan meskipun kamu 

tidak melaksanakannya seluruhnya. Cegahlah olehmu kemungkaran meskipun kamu tidak 

menjauhi keseluruhannya. Sumber : 


http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?bk noz475&hid-6804&pid-674464 
Hendaknya ketika mengajak kebaikan kita juga melakukannya. 


Ie uan Aa MA REA Dan 
Gaal alas sja JG 8 Japan UNA uya HB ap ana pakis PE Ibn deg sa SA 
an S5 Keane Ken si ae Ne. dilan SE) - Ds mag Hal Op A ui dy cas 
AN DA LA GA Jai ya Ba na "BA SE ba KAL 
Sumber : 
http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?hflag-1&6bk no-4170&pid-557928 
HAA'ULAA'I KHUTHABAA'U UMMATIKA ALLADZIINA YA'MURUUNA ANNAASA BIL 
BIRRI WA YANSAUNA ANFUSAHUM WAHUM YATLUUNAL KITAAB AFALAA 
YA'AILUUN. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 566 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/482186331804180/ 


2223. HADITS MENGENAI RAMBUT NABI SAW 


PERTANYAAN : 
Mang Guador 


Assalamu'alaikm ! Tolong minta hadits tentang rambut nabi sebatas kuping / bahu! terimakasih 

sebelumnya 

JAWABAN : 

1. Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam 

la Ae AI Oke ABI Jaa ab DS SS LM aya oli JB BE il pl op ap aa Pi In dn ana 
SAS, AI 5 dalah Yp any Cal ee) Ca DI UG, 


Telah menceritakan (kepada) kami Syaiban bin Farrukh, telah menceritakan (kepada) kami Jarir 
bin Hazim, telah menceritakan (kepada) kami Gatadah, beliau berkata: Aku berkata kepada Anas 
bin Malik: "Bagaimana rambut Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ?". Beliau berkata: "Beliau 
berambut ikal, tidak lurus , tidak pula terlalu keriting, panjang rambutnya sampai antara kedua 
telinganya dan bahunya". | Sumber : Shahih Muslim |. Wallaahu A'lam. Link : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-53&ID-1103&idfrom-6984&idto-6987&bookid-53&startno-0 


2. Sunde Pati 
Kang SI Ceu! ox HH (21 439) 
Can oya Ole pel Arin SR LD ps OS | ebay ale Al bah Al Jay Ol adl 9 BIS yS PLP ya BAN Am UI 
JB 2 ye pil or ap 
ABI ng Sean Yg Ande Ud Hary Lyadi OS JL Lodang Aka Sl oleh SJ yang pati OS IS WA gt il cal 
JB al 9 AP Lae oya peka der pil Ale) 
(728 2) Ulet! dele A3 Lag Ole jily JGN aah Saif JI Leg del 1 oheh DI Jay pb US 
Clay dala AN bo ai ab Ai 
3 Soe bor ypat Ailey ASI Gg tekad Yg Sena Cd Hor plang Aale II duo IL Span pd DS 5O tapal Eau? 
no | Ken ea oke3 LI te 
andal Ou 68 yak! IS TT 53 SA Mer pat MK Oa Ly OS pekany ale II daa Ca Of tepil Lao 
ag | SI AI aa (SI 409 
9 tael dap AI gang ja OS 1 JB Git ye LA Tole ma JB UN JB Pr op ng WI JB RI or AA Up! 
Ashley Asal Ou Jasad Yg Jade yaa Dory Late 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/537629962926483/ 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 567 ) 


2285. HADITS YANG BERKAITAN DENGAN TEMBAKAU 


PERTANYAAN : 
Ibnu Al-hsany 


Assalamualaikum. Adakah keterangan tentang tembakau di bumi dikencingi iblis karena ketakutan 
diusir oleh Allah? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Hadits yang berkaitan dengan masalah rokok semuaya tidak punya dasar / maudlu' karena rokok 
terjadi / adanya rokok setelah tahun seribuan. : 
A8 JAN 3 ya Ad Gor Le IS) Bikes! ya dl 30 AV pelany Ale AI lo ds kon Ill op d JB (D Ata) 
YA yg pd Tah HI ag dd HA 
2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Hadist tentang rokok maudhu' 
dk ap ad ya Lal Il al il Ula magis pang UM al bela ono alis asha do IR) Wale mal say MAN Ua8lU sda dial ay Any say Lah Laman 
slang Lag Lets 3 3 lea LA Kiga say Ula gla Kan gem jUM susmlit sial, Uslas Us ea glon ho Masal Wan 9) Ia Sue Jalu ix 
silang Ulasil y Iba Yes ba man Laga ge Sial, yag IA 


| gurrotul ain fi fatawi ismail zain J. 
Wallahu A'lamu Bis Showaab 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/567997806556365 
2398. HADITS SHOHIH DAN HADITS DLO'IF 


PERTANYAAN : 
Arifin Ilham 


Assalamualaikum para ustad & ustadzah apa saja syarat hadis sohih itu, dan apa benar hadis 
dhoif itu tertolak, mohon di beri penjelasannya 


JAWABAN : 
2 Alfagir Gomed 


Syaratnya ada 5 : 

1. Sanadnya bersambung 
2. Tidak syadz 

3. Tidak kemasukan illat 
4. Sifat adil 

5. Dhobith 


2 Timur Lenk 


Hadits itu shohih jika memenuhi lima hal 

1. Sanadnya muttasil (sambung dari awal sampai puncak) 

2. Tidak ada syudzudz (syudzudz adalah rowinya menyelisihi rowi yang lebih unggul) 
3. Tidak ada 'illat (illat adalah cacat seperti irsal khofiy atau fasignya rowi) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 568 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4. Rowi-rowinya 'adil (rowi yang adail adalah muslim , 'agil , baligh , tidak fasig , bukan ahli bid'ah) 
5. Rowi-rowinya harus dlobith mu'tamad (daya ingat yang sangat tajam , tulisan yang teliti) 


Mandhumah Al-Baiguniy Syaikh "Umar bin Syaikh Futuh ad-Dimasygiyy asy-Syafi'iy 
desi La ya 3 memall Wgf Hill Adaa! ey Gemdall Coal j2 Gem ANN Cgddi ellanan pe 3 akad Raglasa :: 
alis 3 dlanp 3 ainn 1 Alia os lal Jus arya Jan yaah) cola 

Shiyanah shohih Muslim Imam Ibnu ash-Sholah 

Jniadly blinYI oya dalang Jalal JMSYI oya lema Tepun Hilso MUSI 
(H3 2 aga) LAI ab Bal Sr 3 tg aa ad CI lee ya Oles 2 
pa Kita Abad yag DAN oya Ulas olgiin Jl Oi cp RE jp II Jia AYI Jani Laad O 4 Ol Monas Helen 
s ALS Ca) aa Gea Jaf BE WS ALojlll o.ia NE Kas ema ip BEA Is 
39. Uang OS 8 w SAS SIS His Slojli Ta Jas sisi ada ba aa sei 2 time 
Sol la as Sa Ja d3 aren wo knee du 5, Sena SAS LOSS) Is Ran cap 
18 RA L Maan & Sak Ba GH OS Ii LS WS, P Heli 2 la 3 Ugalan AA 3 
3 Fa PAR BPA Te df aa Fi ye. Ka An ut 3 FE. se SI yag A8 ega DS 
Adapun hadits dlo'if bukanlah hadits palsu (maudlu") namun hadits itu lemah sehingga hanya boleh 


diamalkan pada fadloil al-a'mal , targhib , tarhib dan ikhtiyath sebagaimana diterangkan imam 
Nawawi dalam kitab Al-Adzkarnya 


Adzkar Nawawi 

PA Tm Cah NY EA Jeli 9 Jaa Ky JI Han saka) oil ya salad JB: Las) 
VP ga if rai! Ab Y Leah Jang D3 SS pey GAN IL, pay PI IIMS SAI Up» Lepaya 
SU an jan Ol eta OP TASINI lg ya ana RA 4 Tian adan Dg TAP LS ES aed bli Yoo 

SAY 

Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/600323266657152/ 
F0010. BENARKAH KITA TIDAK BOLEH BERAMAL 
DENGAN HADIST DHOIF 


Hadits dha'if, menurut golongan tertentu ,di anggap sesuatu yang remeh dan bahkan dianggap 
serta disamakan dengn Hadis palsu, sehingga ketika seseorang menyampaikan dan 
menggunakan hadits dha'if dalam membuat dalil, maka mereka akan cepat-cepat tertawa dan 
menolaknya. 


Hal tersebut muncul karena sikap fanatik, minimnya pengetahuan serta di kuasai nafsu syahwat 
tampil menyelisih, lantaran menolak hadits dhaif secara mutlak adalah sangat bertentangan 
dengan apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama Islam (ijma') bahwa hadits dha'if boleh 
diamalkan dalam hal fadha'ilul “amal (keutamaan-keutamaan amal), mau'idzah (nasehat) dan lain- 
lain. Selain itu, juga bertentangan dengan ketetapan madzhab 4, karena Imam Abu Hanifah, 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 569 ) 


Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas menerima hadits mursal (salah satu jenis hadits dha'if) dan 
menerimanya dalam membuat hujjah secara mutlak tanpa syarat. Sedangkan menurut asy-Syafi'i 
hadits mursal juga boleh dijadikan hujjah jika ada hadits mursal lain atau hadits musnad yang 
sama dengan isi matannya. 


Klasifikasi hadits dapat dibagi menjadi 2 : 


1. Magbul, (diterima ) yaitu hadits shahih dan hasan: baik shahih li dzatih (asli shahih) atau shahih 
li ghairih (hadits yang semula hasan kemudian terangkat derajatnya menjadi shahih karena ada 
penguat baik berupa syahid atau mutabi'), hasan li dzatih (asli hasan) atau hasan li ghairih (hadits 
yang semula dha'if kemudian terangkat derajatnya menjadi hasan karena adanya penguat baik 
berupa syahid atau mutabi'). Dan hadits-hadits tersebut mutlak boleh dibuat dalil atau hujjah tanpa 
ada khilaf. 

2. Mardud (ditolak) yaitu hadits-hadits dha'if termasuk hadits mursal. 


Sedangkan dalam sisi mengambil hujjah dari hadits dha'if, ulama masih berselisih pendapat: 

1. Tidak bisa diamalkan mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh al-Hafizh Ibnul “Arabi dan 
kemudian diikuti al-Albani dan pengikut-pengikutnya. 

2. Bisa diamalkan mutlak, pendapat sebagian kecil ulama . 

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: “Boleh mengamalkan hadits dha'if jika dalam satu masalah 
tidak ada hadits lain dan tidak ada hadits yang menentangnya.” Pendapat ini juga disetujui Abu 
Dawud. Lihat Madza fi Sya'ban hlm. 77 dan Hasyiyah al-Fath al-Mubin Ibni Hajar karya Hasan bin 
Ali hlm. 95. 

3. Di-tafshil, jika berkaitan dengan akidah, tafsir dan hukum (halal atau haram), maka tidak boleh , 
kecuali hadits dha'if tersebut diterima para ulama (baik dalam fatwa dan pengamalan) , maka 
diperbolehkan mengambil hujjah dari hadits dha'if tersebut. 

An-Nawawi dalam al-Adzkar mengatakan: “Kecuali untuk berhati-hati seperti ketika ada hadits 
dha'if yang berbicara tentang makruhnya jual beli atau nikah, maka dianjurkan untuk 
menghindarinya meski tidak wajib. Lihat al-Adzkar hlm. 8. 

Seperti hadits "Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba". Hadits ini dinilai mayoritas 
ulama (selain al-Ghazali dan Imam al-Haramain) adalah hadits dha'if dan semestinya tidak boleh 
dibuat hujjah dalam hal keharaman hutang yang menerik keuntungan. Namun, karena adanya 
ma'na (pendapat) yang sama dari shahabat, maka hadits ini dapat dibuat hujjah. Lihat I'anah ath- 
Thalibin 3/65. 


Dan Jika berkaitan dengan fadha'ilul 'amal (keutamaan-keutamaan amal), managib (cerita), 
targhib dan tarhib (untuk motifasi menggembirakan atau menakut-nakuti dalam amal) dan 
mau'izhah (nasehat), maka menurut mayoritas ulama (Ahlussunnah wal Jama'ah) boleh 
diamalkan bahkan sunnah dengan syarat-syarat: 


1. Tidak dha'if sekali 

2. Niat berhati-hati dalam mengamalkan 

3. Masuk kaidah secara umum yang bisa diamalkan . 

(Lihat al-Adzkar an-Nawawi hlm. 7-8 dan al-Fath al-Mubin dan hasyiyah Hasan bin Ali al- 
Muddabighi hlm. 95). 


Sedangkan hadits yang dha'if sekali jika mempunyai banyak riwayat dan saling menguatkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(570 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


antara satu dengan yang lain juga bisa dibuat hujjah (dalam fadha'ilul “amal), begitu menurut 
al-'Allamah ar-Ramli. ( Lihat dalam Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad hlm. 79.). 


Ibnu Shalah mengutip dari al-Hafizh Ibnul “Arabi al-Maliki, bahwa tidak boleh mengamalkan hadits 
dha'if secara mutlak (baik dalam hukum halal-haram maupun fadha'ilul “amal). Namun, pendapat 
tersebut ditolak ulama lain, di antaranya adalah Sayyid Alawi al-Maliki. Beliau mengatakan: 
“Mengherankan sekali pendapat yang dinyatakan oleh al-Hafizh Ibnul “Arabi tersebut, karena 
sesungguhnya mengamalkan hadits dha'if adalah untuk memperoleh keutamaan dengan adanya 
tanda dha'if dan tanpa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Lagi pula, mungkin maksud dari Ibnul 
“Arabi tersebut adalah hadits yang sangat dha'if sehingga dianggap gugur dari derajat untuk dibuat 
hujjah atau sekadar I'tibar sekalipun.” 

( Pendapat Sayyid Alawi tersebut ditulis dalam kitab al-Manhal Lathif fi Ahkam al-Hadits adh-Dha'if 
dan dinukil Sayyid Muhammad dalam Madza fi Sya'ban hlm. 80. Pendapat tersebut dikuatkan oleh 
Ibnu Hajar al-Haitami dalam mukaddimah al-Fath al-Mubin syarah Arba'in Nawawiyyah beserta 
hasyiyah Hasan bin Ali. ). 


Sayyid Muhammad 'Alawi mengatakan bahwa mengamalkan hadits dha'if dalam fadha'ilul “amal 
adalah mujma' 'alaih (konsensus ulama) seperti yang dituturkan an-Nawawi dalam kitab-kitabnya, 
Ahmad bin Hanbal, Ibnul Mubarak, Sufyan at-Tsauri, Sufyan bin “Uyainah, al-Anbari dan lain-lain . 
Keterangan senada, bahwa mengamalkan hadits dha'if adalah mujma' “alaih, adalah apa yang 
disampaikan oleh al-Allamah Ibnu Hajar al- Haitami dalam al-Fath al-Mubin dan al-Fatawi al-Kubra 
bab puasa. 

Di antara ulama yang menyetujui boleh mengamalkan hadits dha'if adalah al-Hafizh al-'Iragi, al- 
Hafizh Ibnu Hajar, Zakariyya al-Anshari, as-Suyuthi, al-Laknawi dan lain-lain . ( Al-Manhal Lathif 
Ushul al-Hadits asy-Syarif hlm. 52-53.). 


Dari keterangan di atas, memilih pendapat pertama berarti menyelisih mayoritas Ahlussunah wal 
Jama'ah bahkan ijma' ulama. Oleh sebab itu, memilih pendapat pertama dan menganggap yang 
paling benar (artinya pendapat yang kedua dan ketiga adalah salah) seperti yang dipilih ulama- 
ulama Wahhabi -Nashiruddin al-Albani dan sefaham dengannya- adalah bentuk ketidakjujuran 
dalam memilih pendapat ulama. Apalagi jika sampai melakukan penghinaan atau menilai jahil 
(bodoh) orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya, yakni memilih pendapat mayoritas 
ulama (pendapat ketiga). Karena hal itu semakin menunjukkan ekstrimisme dalam menjalankan 
syariat Allah dan semakin jauh dari perilaku yang diajarkan oleh Rasulallah dan shahabat- 
shahabatnya. So berdalil dengn Hadist Dho'if sesuai dengn syrat2 diatas jelas jelas sependapat 
dengna mayoritas Ulama....kenapa mesti minder ?. 

Link Asal : 


www.fb.com/Alfadir.ila.rohmati.Robb?sk-znotes&s-10#!/notes/389493373099 
F0073. HADITS PERBEDAAN UMATKU ADALAH RAHMAT 


Oleh Mbah Jenggot 


Hadits di bawah ini termasuk dari sekian hadits yang dihina dan kritik habis-habisan oleh ulama 
Wahhabiyyah: 


A0 Ha o 
kam) aa Del 


“Perbedaan-perbedaan umatku adalah rahmat.” 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Pengertian hadits ini masih terjadi silang pendapat, sebagian mengartikan perbedaan dalam 
urusan hukum, sebagian lagi mengartikan perbedaan dalam urusan pekerjaan masing-masing 
umatku. Namun, semua pengertian tersebut benar meski yang kuat adalah pengertian yang 
pertama, yaitu perbedaan dalam hukum. Artinya, ikhtilaf ulama adalah bentuk perluasan bagi umat 
manusia dalam memilih pendapat dari bermacam-macamnya pendapat ulama. Namun, jangan 
difahami bahwa ikhtilaf dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 


Hadits di atas dikeluarkan oleh Nashr al-Magdisi dalam al-Hujjah, al-Baihagi dalam Risalah 
Asy'ariyah tanpa sanad (mu'allagj begitu juga al-Halimi, @adhi Husain, Imam Haramain dan lain- 
lain. Dan dalam menyampaikan hadits ini, mereka semua tidak menggunakan shighat pasti tapi 
menggunakan kata-kata “diriwayatkan”. Dan sebenarnya ini sudah termasuk bukti bahwasannya 
hadits di atas tidak maudhu'. Lantaran tidak mungkin mereka rela memasukkan hadits palsu atau 
maudhu' kedalam kitab-kitab mereka. Padahal kita tahu, mereka adalah kritikus-kritikus dalam 
bidang hadits yang handal. 

As-Subki mengatakan: "Hadits ini tidak dikenal para ahli hadits (tidak diriwayatkan dengan sanad), 
dan aku belum menemukan sanad shahih, dha'if atau maudhu'.” As-Suyuthi dalam al-Jami' ash- 
Saghir (no. 288) setelah membawakan hadits tersebut mengatakan: “Mungkin dikeluarkan pada 
sebagian kitab huffazh (penghafal hadits) yang belum sampai kepada kami.”. Pernyataan ini 
adalah bentuk kehati-hatian as-Suyuthi dalam menyikapi hadits yang begitu masyhur dan 
dibawakan oleh ulama-ulama ahli hadits (tanpa sanad) yang masyhur kealimannya dan terdepan 
di bidangnya. Bukan seperti sikap yang ditunjukkan Nashiruddin al-Albani, yang bukan ahli hadits 
terpercaya, tapi dengan enteng dan tanpa beban menghina as-Suyuthi dengan mengatakan: 
"Menurutku ini sangat jauh, karena konsekwensinya bahwa ada sebagian hadits Rasulallah Saw. 
yang luput dari umat Islam. Ini tidak layak diyakini seorang muslim.” Sebuah statemen yang 
sangat tidak layak ditujukan kepada as-Suyuthi. 


Kehati-hatian as-Suyuthi cukup beralasan, karena selain masyhur disampaikan ulama-ulama 
terkemuka dan adil, makna haditsnya juga shahih, selain dikuatkan dengan hadits lain (musnad| 
yang diriwayatkan oleh as-Suyuthi sendiri dalam al-Madkhal dan ad-Dailami dalam Musnad al- 
Firdaus dari Abdullah bin Abbas secara marfu': 


“Perbedaan-perbedaan para sahabatku adalah rahmat.” 


Dan perbedaan sahabat-sahabat Nabi adalah juga perbedaan umat. Meski hadits ini dinilai lemah 
sanadnya oleh al-lragi, namun derajat kelemahannya dapat terangkat atau menjadi kuat 
disebabkan adanya riwayat lain yang dibawakan putranya, yaitu Abu Zurah dan juga Ibnu Sa'ad 
Imursal dha'ifl sebagaimana masyhur dalam kaidah ahli ushul dan ahli hadits. 


Sebagai bukti kebenaran isi kandungan hadits di atas adalah seperti yang tercatat dalam Fatawi 
hal. 27 karya Syaikh Husain, Mufti Malikiyyah di Makkah yang di kutib dari al-Amir Ali Abdul Bagi 
az-Zurgani dalam Hasyiyah Mukhtashar Khalil, bahwa Imam asy-Syafi'i berkata, "Allah tidak akan 
menyiksa seorang hamba karena (meninggalkan) sesuatu yang masih di perselisihkan ulama dan 
perselisihan (perbedaan pendapat) ulama adalah rahmat bagi umat ini". 


Umar bin Abdul Aziz menuturkan: “Bukan sesuatu menyenangkan bagiku, andai para shahabat- 
shahabat Nabi Muhammad tidak berbeda-beda, karena jika mereka tidak berbeda-beda, maka 
tidak akan ada rukhshah (dispensasi hukum)" Magalah mujaddid pertama ini menunjukkan 
pebedaan shahabat-shahabat Nabi tersebut adalah dalam urusan hukum agama selain juga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(572 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memberi faham bahwa perbedaan-perbedaan adalah keuntungan (rahmat) bagi umat selanjutnya. 
Artinya, para as-Salaf as-Shalih membuka ruang bagi manusia untuk berijtihad dan diperbolehkan 
ikhtilaf dalam ijtihad tersebut. Sebab, andai ruang ijtihad tidak dibuka, tentu akan mempersempit 
para mujtahidin, karena ijtihad dan penyangkaan-penyangkaan tentu tidak bisa sama. 


Jika ihktilaf dianggap tidak rahmat, tentu Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang keliru, tapi tidak 
ada orang yang akan berani menganggapnya keliru kecuali orang-orang yang mulut dan hatinya 
tidak dikunci dengan adab dan syariat. 


Magalah Umar tersebut juga menguatkan hadits marfu' berikut: 
Lam SI aloe SI, DA HA H5 Sa GA dia gwe 
“Sahabat-sahabatku adalah layaknya bintang-bintang di langit, dengan yang mana kalian 


mengikuti, niscaya akan mendapat jalan petunjuk. Dan perbedaan-perbedaan sahabatku bagi 
kalian semua adalah rahmat.” 


Ibnu @udamah al-Hanbali dalam al-“Aga'id menandaskan: “Perbedaan imam-imam (ulama-ulama) 
adalah rahmat dan kesepakatan mereka adalah hujjah.” 


Asy-Syathibi mengatakan: “Segolongan ulama salaf menjadikan perselisihan umat dalam 
furu' (masalah figh) adalah bagian dari rahmat, dan jika termasuk bagian dari rahmat maka ulama- 
ulama yang ikhtilaf tersebut tidak akan keluar dari jalur dari bagian ahli rahmat.” 


Asy-Sya'rani mengatakan: “Para ahli kasyf menyatakan bahwa pendapat-pendapat para ulama 
madzhab adalah sesuai dengan syariat secara kenyataan (nafs al-amr), meskipun itu tidak 
diketahui jelas oleh para pengikutnya. Dan pendapat-pendapat ulama madzhab tersebut adalah 
sesuai dengan syariat Nabi terdahulu. Maka jika ada yang mengamalkan apa yang telah menjadi 
kesepakatan para ulama-ulama maka dia seperti mengamalkan mayoritas syariat-syariatnya para 
nabi.” Penjelasan asy-Sya'rani tersebut memberi faham tentang legalnya berbeda pendapat dalam 
ijtihad dan tidak di anggap sebagai sesuatu yang tercela. 


Jika muncul pertanyaan: Jika ikhtilaf umat adalah rahmat, maka akan bertentangan dengan 
larangan ikhtilaf oleh Allah dalam @.S. Ali “Imran: 103: 
PA ken Jah 

“Berpeganglah kalian semua pada tali Allah dan jangan bercerai berai.” 
Dan @.S. Ali Imran: 105 

Cb pake La ag Aya baikan IA GIS LN 
“Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang 
keterangan yang jelas kepada mereka.” 


Jawabnya: Antara hadits dan dua ayat tersebut pembicaraannya masing-masing berbeda. Dua 
ayat tersebut berbicara tentang terhinanya orang-orang yang berselisih (ikhtilaf) kepada Rasulnya 
sebagaimana dalam hadits: “Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur karena banyak 
berselisih pada nabi-nabinya.” Dan umat Muhammad tidak seperti itu, yakni berselisih kepada 
Rasulallah karena telah mengetahui ancaman adzab besar bagi mereka yang menyelisih Nabinya. 
Mereka berselisih hanya dalam urusan hukum figh dan ada pemaafan bagi yang salah seperti 
yang sudah dimaklumi dalam hadits Nabi. 


Harun ar-Rasyid kerap kali bermusyawarah dengan Imam Malik serta menganjurkan agar supaya 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 573 ) 


kitab al-Muwaththa ditempelkan di dinding Ka'bah dan orang-orang diajak untuk 
mengamalkannya. Namun, Imam Malik menolak dan mengatakan: “Jangan engkau lakukan, 
karena shahabat Rasulallah berselisih dalam masalah figh (furu') dan sudah tersebar di daerah- 
daerah dan semuanya orang benar (dalam ijtihadnya).” 


Zakariyya al-Anshari menceritakan, saat Khalifah al-Manshur berhaji dan bertemu Imam Malik, 
beliau mengutarakan maksud hatinya yang berkeinginan supaya kitab al-Muwaththa' ditulis dan 
disalin kemudian dikirimkan ke daerah orang-orang muslim dan diperintahkan pada mereka untuk 
mengamalkannya dan tidak boleh menggunakan yang lain. Imam Malik menjawab: “Jangan 
engkau lakukan wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya pendapat-pendapat (ulama) telah sampai 
pada mereka dan mereka juga mendengar hadits Nabi serta meriwayatkannya. Dan setiap 
golongan telah mengambil apa yang mereka ketahui dan dijadikan amalan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah. Biarkan mereka memilih jalan untuk mereka masing-masing dalam setiap daerah." 


An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: "Bukan berarti jika sesuatu itu rahmat maka 
kebalikannya adalah adzab, dan tidak ada yang mengatakan seperti itu kecuali orang yang bodoh 
atau pura-pura bodoh. Allah berfirman dalam @.S. al-Gashash: 73 (artinya): "Karena rahmat-Nya, 
dijadikan malam dan siang supaya kalian beristirahat pada malam itu....” Allah menjadikan malam 
sebagai rahmat dan bukan berarti kebalikannya, yaitu siang sebagai adzab (Allah juga menjadikan 
siang sebagai rahmat, bukan berarti kebalikannya, yaitu malam adalah adzab) meski siang dan 
malam adalah waktu yang saling berlawanan. Perkataan an-Nawawi ini sekaligus membantah 
pernyataan Ibnu Hazm dalam al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam yang menyalahkan arti dari hadits di 
atas. Ibnu Hazm mengatakan: "Jika perbedaan adalah rahmat, maka persatuan adalah adzab.” 


F0105. PENJABARAN HADITS TENTANG NIAT 


S XS up fu sloladi OUal Sa 3 Ser YUL SIS Sa dg gl owl e) End Ja SI AD A8 4 se mati 
AS AS Ae SAI Wale ya dada RAN Agan Cp2 Felp dilalas Jas Jalar RAN tata ya SPA ya 
PA 2 LP dil Al PN IA Sp Ala oy1 dilaa2 00 JARYI Spain j2 PL Lead! pl 

Oo AP ai YAA Card! Jia Jadi! Gl JBL 2 Iyan! Ala oya Hanya enll JA 2 OLI 

Ai YP GA Aa ea Trnga CAH Oi OP Geni ON op ES Ca ala OAlY GS Galah ON) Cp el 
AS gaby BL Aa Gl Sia ASI da Li 

JELAS) 3 Spa peng le AI La AI Jep Catat 3 JB Ai AN Gg) Ab gg jae yak ah tnpa adl up 

Af Ae GA Aan SIS yag lpg BII Wah Lay SI JI Haa SS ya EU AN YSI Laila SL 
AI AU JI na MA KA 

Kr TP gi ma Usa ily GILA Tej gt BARA oya amal ga JL yi AAS AL Ag al Udkad! Lalal og) 
dina! AKI mao LP pil Lepornona G Sop! Seal) 

Dengan kekurangan ilmuku dan sedikitnya pemahamanku, aku tampilkan untuk kalian hadits 

pertama di dalam kitab Arba'in Nawawi yang saya riwayatkan dari sayyid Salim bin Abdullah bin 

Umar Asy-Syathiri, dari gurunya sayyid Al-'Allamah al-Jalil Kamil Abdullah Sholih dari sayyid al- 

Allamah Abdullah bin Hamid Ash-Shofi dari sayyid Ali bin Muhammad Al-Baththoh, dari sayyid 


Dawud bin Abdurrahman bin Hjar, dari @odhi Muhammad bin Ali Al-lmroni, dari @odhi Shofiyuddin 
Ahmad bin Muhammad bin Fathin, dari Imaduddin sayyid Yahya bin Umar Magbul Al-Ahdal, dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(574 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abdullah bin Salim Al-Bashri dari Muhammad bin “Alauddin Al-Babili, dari Nuruddin Ali bin Yahya 
Az-Ziyadi, dari Al-Jamal sayyid Yusuf bin Abdullah Al-Armiyuni, dari Al-Hafidz Abil Fadhl 
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, dari Ilmuddin Sholih bin Umar bin Ruslan Al-Balgini dari 
ayahnya Srirojuddin Umar bin Ruslan Al-Balgini dari Abil Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al- 
Muzanni, dari imam Al-@uthub Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syarof An-Nawawi 
Rahimahullah wa rodhiya “anhu : 


Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : “ Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung 
niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa 
yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya 
kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang 
dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai 
sebagaimana) yang dia niatkan “. 


(Riwayat dua imam hadits, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin 
Bardizbah Al Bukhori dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Gusyairi An 
Naishaburi dan kedua kitab Shahihnya yang merupakan kitab yang paling shahih yang pernah 
dikarang). 


Penjelasan : 
Dari sisi Lughoh : 
"Jadi "UN RS MU Kasi y Ap Ie TU "UI, 
"SUN asal dad) RaNkey pp pa Tana 1 "ILASI, 
"yitana yASIS nadi DAS 43 Olilata 39,83 ole "Ol, 
"deal ye TOPI BS MU Ksiy ASP Se TOP) Alus IU TU, 
Maula yet yalont, Olilata 233 Je "ISI 
"AU SSL 03 All Slian "jalu 
Maa aa Ho JIE GOS le Gea SAI GA Jgn ya goal MU 
"Jannah pen de Ale ya Oak itu pawe Jelly Cydadl 0) yeb oya maa JARAK peti AS Usar PL Jas "jt 
Mal yang BehAdI Jah Ulas pong Tati Gd) JS OI de ga ji pal Maya 4 keliru SUN oa 
"asa JS Usa YASU Yola Jak "ls 
"dh Bln pr JS pa AS san Janin amp Hendi ola C3 UBI Rama | jd ya US poaal # "AI Pdt 
MOS pot Syalom, Olilata 393 Jlor AI Ike 
"ASI Gde Ggan Jain pa Randi ola C3 MUSI 3 ML 99, £ UN Tai de Blana #Jyay cadas SI Il alga 
ad) Bilan pr JS 3 
Mr JB ea Ie Gama Justin pai Read! ola (3 PUS Lawak & jd ya Talia 243 pm Jd Ol on GA el : "nd 
ad) Allan 
MOS por Si ykont Olilata 99 lee "AI le 
"ASI de Ggan Jain pa Randi ola 63 UBI 3 mL 99, £ UN Sail de Balara 1Jyay cadas SI Il ly 
ad) Alan JS 
"alamat aldi "ag « 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 575 ) 


Magi yang de pdl Jai balas 0 yoy Tata Gd) JS GO! IS Gsan bab pa "a. 
"asa JS Usa YEL Yola Jai "ls 
"dh Bln pr JS al Ae Gama Juta samp Heal! ola C3 MUSI Lamale | ya ya DS pasal: Put 
"OS pe Sgdont, Ulilata 9,3 lor #"Lio le 
"de Usa Janin pan Reni ola CyA 0 yelii Fitana mana Jelly C3 Ala Kawali dad, KANE pp plan Jab :"lemag 
bis" dio Raka! Akad 3 cg J gain emas JL 3 OI" 
MUSI Ba IL 9S "sa" de Blora 1 Ajal Has Sy diah a ale 
Maa gsan Juta au KeahIl ella yA 0 pai itna and Je, (3 AA Rasa dad, Reley pop pln Jai IN 
BAN" Ako deli Akal) cap Jaka Cemas J2 3 O Sud 
Mr ES Ie aan Jain mami Kendl ela (3 PUS Ranah & ya ya Takan 243 pum Cl Jd Ole GA el "ng 
adl Bian 
TA Pe JAGO IS aa SI sat Jana ya pal IMA Ur Sp "le 
MPelaN Ollilata 293 lor HMI" CA Opa Filama pamd SEL Cpesill dl Gama YP Jas 1" pela". 
Pendapat para ulama : 
Imam Syafi'i berkata “ Hadits ini mencangkup sepertiga ilmu “. 


Abu Ubaid berkata “ Tidak ada di antara hadits-hadits Nabi Saw yang lebih mencangkup sesuatu, 
lebih mencukupi dan lebih banyak faedahnya selain hadits ini “. 


Kenapa bisa dikatakan sepertiga ilmu ? karena sesungguhnya perbuatan seorang hamba 
adakalanya dari hatinya, lisannya dan anggota tubuhnya, maka niat merupakan salah satu dari 
tiga bagian tersebut dan lebih kuat karena niat terkadang menjadi ibadah yang tersendiri 
sedangkan selainnya butuh terhadap niat. Oleh karenanya ada hadits yang mengatakan “ Niat 
seorang mukmin lebih baik dari amalnya “. 


Asbabul wurud Hadits : 


Ketika Rasul Saw tiba di Madinah untuk hijrah, beliau berkhutbah dengan hadits tersebut, karena 
beliau mengetahui ada seorang sahabat yang melakukan hijrah untuk menikahi seorang wanita 
yang bernama Muhajir Ummu @ois, maka Nabi Saw mengingatkannya dan semua sahabatnya 
akan pentingnya niat di dalam berhijrah. 

Rasulullah Saw menghkhususkan hijrah adalah 


and JSI Ole Lens 
(sebagai peringatan untuk keseluruhan dengan menggunakan kata khusus) atau istilah ushul 
figihnya 
Paya 
(khusus namun umum jangkauannya). 
Fighul Hadits : 


Ada banyak faedah dan hikmah yang bisa di ambil dalam hadits tersebut, di antaranya : 

1. Sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat, misalnya tidak sah 
melakukan wudhu atau sholat jika tidak di awali dengan niatnya masing-masing. 

2. Sesungguhnya manusia diberi pahala dan siksa menurut niatnya, jika niatnya baik, maka 
amalnya baik. Jika niatnya buruk maka amalnya buruk walaupun bentuknya baik. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


3. 


(576 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Segala perbuatan manusia terdiri dari tiga bagian yaitu: keta'atan, kema'shiatan dan perkara 
mubah. 


Pertama: 


Kema'shiatan : Perbuatan maksyiat tidak bisa dirubah sama sekali dengan niat baik. Seperti 
seseorang yang mencuri harta orang lain dengan niat untuk disedahkan ke fagir miskin, maka ini 
hukumnya tetap dosa dan haram. Atau membangun masjid dengan biaya dari hasil riba atau 
berangkat haji dengan biaya hasil korupsi, maka ini semua hukumnya haram dan berdosa karena 
itu perbuatan maksyiat dan tidak bisa dirubah dengan niat baik. Maka apa yang sering kita dengar 
dari saudara kita yang melakukan perbuatan maksyiat tapi dia berasalan “ Yang penting niatnya 
baik “, misalnya tidak memakai kerudung dengan niat beradaptasi dengan warga yang ada 
dilingkungannya yang tidak memakai kerudung, maka ini adalah suatu kesalahan. Atau duduk 
bersama teman-temannya yang sedang menggunjing orang lain dengan niatan idkhoolus surur 
(supaya menyenangkan hati teman), walaupun idkholus surur itu merupakan ibadah yang baik 
maka ia tetap berdosa karena ia telah salah meletakkan niat. Bahkan orang yang seperti ini 
mendapatkan dua dosa karena niatnya yang baik dengan perbuatan buruk merupakan satu 
keburukan lainnya. Dan jika ia sudah mengetahui hal ini, maka ia berarti sengaja menentang 
syare'at dan jika ia tidak mengetahui hal ini, maka ia berdosa sebab ketidaktahuannya. Karena 
menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setriap oran Islam. Dari sinilah pentingnya belajar ilmu 
karena segala bentuk kebaikan dan keburukan bisa diketahui dengan syare'at. Maka orang bodoh 
sudah pasti steiap waktunya condong menuju kesetan dan kehancuran. 


Oleh karena itu Sahl At-Tusturi Rh berkata “ Tidak ada maksyiat kepada Allah yang lebih besar 
daripada kebodohan. Kemudian seseorg bertanya “ Wahai Abu Muhammad, apakah engkau 
mengetahui sesautu yang lebih berbahaya daripada kebodohan ? beliau menjawab “ Ya ada yaitu 
bodoh dengan kebodohannya “. 


Nabi Saw bersabda “ Orang bodoh tidak ditoleran atas kebodohannya dan tidaklah halal orang 
bodoh berdiam atas kebodohannya dan tidaklah halal orang alim berdiam atas ilmunya “. 


Kedua : 


Keta'atan : segala perbuatan ta'at berkaitan dengan niat di dalam kebsahan dan kelipatan 
pahalanya. Misalnya ia berbuat ta'at dengan niat karena Allah Swt bukan karena riya (pamer) 
untuk orang lain maka keta'atannya diterima oleh Allah Swt dan sebaliknya jika niat riya maka 
keta'atannya akan berubah menjadi maksyiat. 


Dan jika di dalm satu kebaikan atau keta'atan memungkinkan untuk mendapatkan pahala yang 
berlipat jika niat baiknya di perbanyak, misalnya duduk di masjid, dari duduk di masjid ini kita bisa 
memperoleh pahala yang banyak dan berlipat dengan niat : 

1. Berkeyakinan masjid adalah rumah Allah, maka orang yang masuk ke dalamnya adalah 


ANBON 


pengunjung atau tamu Allah. Maka dia berniat mengunjungi Allah Swt. Nabi Saw telah 
menjanjikan orang yang niat bertamu ke rumah Allah dalam sabdanya “ Barangsiapa yang 
duduk di masjid maka ia berarti telah ziarah ke Allah Swt, maka berhak bagi yang diziarahi 
memuliakan tamunya ". 


. Menunggu sholat, maka duduknya di masjid ditulis sholat oleh Allah Swt. 

. Menghindari anggota tubuh dari perbuatan dosa 

. Memfokuskan pikiran untuk Allah dan bertafakkur tentang nikmat Allah. 

. Untuk berdzikir kepada Allah Swt atau untuk mendngarkan dzikir. Nabi Saw bersabda 


“ 


Barangsiapa yang berangkat ke masjid untuk berdzikir kepada Allah Swt atau untuk 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 577 ) 


mendengarkan dzikir, maka ia seperti mujahid di jalan Allah “ 

6. Niat mendapat faedah ilmu dengan amar makruf nahi munkar, karena di dalam masjid 
terkadang ada orang yang salah dalam sholatnya atau ada orang yang melakukan kesalahan, 
maka dia member petunjuk kepdanya maka ia pun mendapat pahala yang berlipat, karena 
orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain seperti orang yang melakukannya. 

7. Niat mencari teman untuk bersaudara kerena Allah 


Dan seterusnya... 
Ketiga : 


Perkara Mubah : bisa menjadi pahala atau gurbah (kedkatan kepada Allah) dengan niat yang baik 
atau bisa memperoleh pahala yang berlipat dengan niat baik yang banyak. Misalnya makan, ini 
adalah hal mubah dan bisa mndpat pahala dengannya jika diniatkan dengan niat yang baik, 
misalnya melaksanakan perintah Allah dan supaya kuat dalam beribadah. 


Masih banyak lagi yang saya ingin jabarkan berkenaan dengan hadits niat ini, namun saya rasa 
yang sedikit ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi diri saya pribadi khususnya dan bagi 
ihkwan fillah di group ini umumnya. Apa bila ada kesalahan di dalam penjelasannya, maka saya 
mohon dibenarkan. Wallahu a'lam bish showab... 


(Ibnu Abdillah Al-Katibiy) 


2481. HADITS TIDURNYA ORANG PUASA ADALAH 
IBADAH 
PERTANYAAN : 


2 Tarkam Sriatun 
Awas tidurnya orang puasa dapat pahala hadis dari mana..? HAti-hati dengan hadis palsu. 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Kang Tarkam Sriatun yang bilang hadis palsu siapa ? Baca hasil diskusi Group sebelah : 


999. HADITS YANG MENERANGKAN BAHWA TIDURNYA ORANG PUASA 
ADALAH IBADAH 


PERTANYAAN: 


? Mbah Pardan Milanistie 

Berangkat Tidurrrr... Sering dengar kata2 : Naumusshoimu 'ibaatun kurang lebih 
maknanya stidurnya Orang yang sedang Puasa itu di catat Ibadah... Sekalian mo 
nanya nihh.. Kalimat tersebut Hadist atau Magolah para Ulama' Yaaa....mohon 
pencerahannya Ibadah dulu ahhh Mancal kemulll. 


JAWABAN : 


? Ibnu Hasyim Alwi 
Niku Hadist Mbah .. Cuma kedudukannya Marfu' : 


BA @ 20. 
ala Mi) (2 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(578 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(HR. Baihadi). 
Dan Terangaken Ten "Fatawi Ibnu Jibrin" : 


be ksla Saad Ia 3 ed cl) G INleloi Je ye SI Oli, JK Cas put 2dl gadi 
Las MU ap IA, Jab el Ie ia Oa Ae Ola) JE God ob Y  —ryiS 
Kaya pp BS SN) Ata! olyyiole Alli pai | yaya Lon UI Day Aby Jlldly yel) Red 3 pian Aa 
map ASN AT PU aed Bol Abe Jay en SEN, 3 IA io Ulas Alan Old! Ob Ip Vpe 
e) kasus (353 abi ny dea) ae) ol 29053 se, 2 aa ASYI Oli, e) « ISS 4 Pg 
Pl gais KIS Op Oa Gel 3 psi Italy Jai) Hala yebl oya Jast pa SI) HI all 
SI, gadi Pa eta Ll Abd) lali Pa AA gd Cd eta 
2 Cikong Mesigit 
Mungkn ini mbah : 
(pp ad) 3642 2enUbI 3, 
Panas ala daa BIA aa Man 53 JP 8 Ii deut bad dna pt ugt 
Ike AI Seung J5 JB aka SI Gal oi AI AA ya 4 HS oi ML aa ya 4 LAI SU 5 « Dhu 
Be SA en Ia Gta 
204 0 8 -. 0 SO. 04. — - 
dia Sani gas ya og Olaghny Surip 
Sumber : 
www.fb.com/groups/kasarung/doc/614421848582557!/ 


2 Syarwani 

Tidur saat puasa memang bernilai ibadah, tapi jangan memaham sebatas sampai disitu saja, 
mentang-mentang dinilai ibadah lalu seharian tidur doang. Kalau tidur yang jelas-jelas 
mengistirahatkan badan saja dinilai ibadah, maka tentu saja menggerakkan badan untuk shalat / 
ibadah lainnnya pahalanya lebih berlipat dibanding yang cuma tidur. Jadi lebih baik mana antara 
tidur doang sama beribadah? Silakan dijawab di hati masing-masing saja. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/615825485106930/ 


2511. HADITS NASIB MAYIT YANG MENINGGAL TANPA 
BERWASHIYAT 
PERTANYAAN : 


2 Mumu Bsa 
Tolong disundulin hadist tentang mayyit yang gagu di alam barzakh karena meninggal tanpa 
meninggalkan wasiat dong ustad... syukron :D 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Nih barangkali ini : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 579 ) 


metan Jaiah Ol yan Ogogljaa AGAN Oly Hall 3 EKA Y Tn aa Ola ya OT LA Cal Ja cah, Sm JB: 2 
hd Ie PIA idea no SAS II la Je WS Jay Amoy pb Se Ola Jilid lala Je La nesan 
YAO 2 yo oya jadi 


2 Timur Lenk 
Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj hal.41: 


bj AI Ie Ale ya LAS Ala Uas Jia Y OT Giaa «Jail Ao AA SS Of 4 Lela) BUS ja An Ag 

OY 6 B5 VJ Syah EL tah da0 ap danny NY oral UI aa Can SA pelan SA Ga 

mail SN Lal cad ni Mis Kd UI EN Jp Jar Alay. GLS es Ay «Kyi agama Iga Syah Y OLI 

0yAy Spll Kn yang Aas oran L Jae Glby dj Jah Gb SI ANU Old Lo le en Su Uye 

Babu Alok laa ES Yg coban il Ale Gm PM US Ie LI OP HI Kh ya Bhd 

Ge LI Ie LL 0,533 Lanal SI Gi JOS pgn dilan Sp Lela. 

an KA an ya Sg Ad ya na Ol ep dn 

Artinya : Tidaklah seseorang mewasiatkan suatu hak untuk seorang muslim, lalu wasiatnya belum 
ditunaikan hingga dua malam, kecuali wasiatnya itu diwajibkan di sisinya. Bukhari dan Muslim. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/592401137449365 

2574. MAKSUD KULLU MU'MININ FII MAOGOOMID DU'AA!'I 
PERTANYAAN : 


2 Jibriel Kholig 
Assalamu'alikum... Mau nanya nih apa maksud dari : 


Heal plan Y ap JS 
Terimakasih..! 


JAWABAN : 


2 Yupiter Jet 
Wa alaikum salam. Coba Ihat Fathul mu'in : 


Ag pong Aa arab jl mil CA slow pia CSI teyaga JS em Jet KAN AA Ga oa Uma AL JT csi AT en) 
berbagai, 

Panah jilid 1 : 
BS m2 yag (Sumi s3 dls 01 ur lea II ana SY ilaole US J3 SI (orate IS 3 Jay Ha j3) 
(03E3 elo! Alia 3 al jay ai aa Jd yag SAI 3 ASI SL op OP el aka oya oom Aa 
Of uya pil Lag 2Olnal ANN JB. Lesung LG pad Yg cha AI pas Jne IE Je) tele alis yel Jati Iin Ol gadi 
punk Pekiang La Bold 3 OLS Obb. Jawadill Salin Amal Ja cah Jl Ke 6P LIYI ayang JYI pend eleUII lia 3 GUI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 580 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aing Laga ebi Kerb a AAS LARAN all AA JT day AAL Ula AE Jae “UI an ee Ja ata Jah VI 
Ab ehi Bil Ala IOLA Uya KAL JT oey AAL Lala Gde Jae AI 1S tea JA SY SY peni 
Esa ola Jaty Lita OX AAL IT Ay AAL Ula Se Joo el 1 ce II de Ja S3 Beda Ul. Lal, 


Magolah di atas sedang menafsirkan pengertian ALU (keluarga) yang merupakan penggalan dari 
bacaan solawat, yang salah satu tafsirnya mengatakan bahwa ALU adalah semua orang beriman. 


Jadi, dalam sholawat 

(IT 9) (BI Segar KAL Uadaan SE) (Odi) kali, 
semoga rohmat, dan anugrah Alloh senantiasa trcurah kepada baginda Rosululloh SAW. dan 
keluarganya yakni semua orang yang beriman. 


Aoa plan Y ap JS 
Maksudnya, setiap mu'min berada pada posisi untuk mendapatkan do'a. Demikian... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/605056329517179/ 


2757. HADITS TIDAK BERPUASA MALAHAN DAPAT 
PAHALA ? 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, tolong minta penjelasan shahih muslim no.1886 tentang pahala orang yang 
tidak bepuasa dalam perjalanan jika ia menangani suatu pekerjaan, orang tidak puasa kok dapat 
pahala, melakukan kerja apa ya kira-kira ? 


JAWABAN : 


? Yu Paijah 
Wa'alaikumussalam. Ini tak bantu teks arabnya dulu Syarh an-nawawi alal muslim : 


deal Ia ISL inai Oei pel Mb 

Bag Aa ee AI ma US JB d2 AI ah Ol YP Baya OP ale ye ngan pal Ugal Rab Ud yr S4 al Wa 
panai betiaad JG Oakat me (AA ega Ling SSI elo SB UST le pu 3 Yee Wp JB Jail! Lag lali Land pall 
PU pa On led Lan3 elang dal AI ap Al Iyany JW ASI Iyan RI Iyamid Og Jai 3 


2 Mbah Cemeng 

Hadis riwayat Anas Radhiyallahu'anhu, ia berkata : Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu 
alaihi wassalam. dalam suatu perjalanan. Di antara kami ada yang tetap berpusa dan ada pula 
yang tidak puasa. Kami singgah di sebuah tempat saat hari sedang panas sekali. Di antara kami 
yang paling banyak mendapat naungan ialah orang-orang yang berpakaian lengkap, sementara 
orang-orang yang tidak berpakaian lengkap mereka melindungi kepalanya dari teriknya matahari 
dengan menutupkan tangannya ke atas. Maka orang-orang yang berpuasa berjatuhan (karena 
lemah) dan mereka yang tidak puasa masih dapat tegak berdiri. Mereka kemudian mendirikan 
tenda-tenda dan memberikan minum unta-unta. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 581 ) 


bersabda : Orang-orang yang berbuka hari ini pergi membawa pahala. (Shahih Muslim No.1886) 


2 Bang Roni 

Menurut pemahaman ane, beliau beliau yang berbuka itu mendapat pahalanya sebab sudah 
berusaha berpuasa dan kenyataannya tidak kuat, maka dalam ilmu figih bagi orang yang 
bepergian boleh untuk berbuka dengan syarat harus niat tarohhus (niat menjalankan keringanan 
agama) sebelum berbukanya. 


2 Mentari Junior 

Abot pasrahane... orang yang sedang wukuf itu tidak disunnahkan berpuasa ... dan orang yang 
sedang wukuf itu termasuk musafir ... dan masih dalam ruang lingkup perjalanan ... meski tidak 
berpuasa ia tetap mendapt pahala puasa dan haji ... dan bagi yang tidak wukuf disunnahkan 
berpuasa ... jika orang wukuf berpuasa maka malah tidak mendapat pahala sunnah puasa arofah. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/623363464353132/ 


2777. HADITS MENGENAI SUMPAH RASULULLAH PADA 
SAAT PERANG UHUD 
PERTANYAAN : 


? Muhamad NurFajarudin 

sahabat minta penjelasan hadits ini... Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh 
berkata, telah memberitakan kepada kami Laits bin Sa'd. Dan menurut jalur yang lain: Telah 
menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim 
bin Isma'il dan Isma'il bin 'Ayyasy dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id Ibnul Musayyab ia berkata: Aku 
mendengar Sa'd bin Abu Waggash berkata: 

"Pada perang Uhud Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengumpulkan kedua orang tuanya 
(bersumpah) untukku, beliau bersabda: "Lemparlah wahai Sa'd, ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu." 

Aam 


3 3 as rae 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab Sunannya juz | halaman 93, hadits 
nomor 130 , Sanad dan matannya sebagaimana dalam status diatas. Hadits yang sama termaktub 
dalam shahih Muslim juz VII halaman 125, hadits nomor 6386. 

Sanad dan matannya sbb: 


ae Tana da 2 Na apa Hao 


La... 38 


Dan berikut penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Muslim juz VIII halaman 155: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 582 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pan 


Ig Ja Up | Lg pa da Kal ang KA Gala AJ Ta: Jok gp) Us ema) Ap 
aah" Ia KA Aang al abad Ja ai dan GP ly Huta al Sg 
25) gs di "3 Spa SAY MA Ap as “5, ce pala Ju “g « can Hai Tp u 3 ah 

Hebat (ber SIN, (tp Ip ca Kai aa Kb Hilal ma. Ki Oa ea asam 

Milan Mai Real La D5) 3 en 


Juga riwayat Imam Muslim hadits nomor 6390 : 


LD O- X0 Lg. 3 LD 


ale AI go ata da OP Aan ot PAS Jaan yi PK Jelas Gil ga — (Ab Wikan ala yi aan Vito 


Br Ye CB Ie 


ba ge» Hey Ale Do Na maba GAN mel P3 SE Petra — ag 


elang Als AI due AI Jaa Wah ya AAS ai Aim ena Jai 4 Ao pia O 253 JG «out 
AN to Na 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abbad, Telah menceritakan kepada kami Hatim 
yaitu Ibnu Isma'il dari Bukair bin Mismar dari 'Amir bin Sa'ad dari Bapaknya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menggabungkan kedua 
orang tuanya sebagai tebusan baginya pada perang Uhud. Saad bin Abi Waggash berkata, 
Seorang laki-laki musyrik telah memanas-manasi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad: Panahlah dia! Sa'ad berkata: Lalu saya 
membidiknya dengan sebuah anak panah tanpa mata panah yang tajam hingga tepat mengenai 
lambungnya. kemudian orang tersebut tersungkur dan terbukalah auratnya. Melihat itu, Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wasallam tersenyum puas hingga terlihat gigi gerahamnya. 

Imam Nawawi dalam syarahnya : 


Ad md Sanjay PL JUN Jas Pu pe Ja03 0 pa AT SI Clan BAL 3 OS al ya Jan OS) 1 Ap 
sa al pra en yan So Abi en pe pa Ai oa aa aa 
- o- - : -3 Dea Pa TE TA 5 8- 0 o- o- 18 0 w 0. 0. o-- 0 0. 3 S5 
Lesang Cdy ega plan 3 ya LISA Oya) en Aron emob) 2 ji. DB pe tan) Sl aa SES) 

SUSU Uc ayas Alika 3 el Mamah) : Sg. di apa PAN ah ba ay. 


-. - - 


Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/646981581991320/ 


2818. HADITS SUNNAHNYA MEMINUM AIR SISA BEKAS 
BERWUDHU 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, meminum sedikit air sisa wudhu dapat mengobati segala penyakit.... apakah 
ada hadis nya ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 583 ) 


2 Hasyim Toha 
Wa'alaikumussalaam, saya copaskan ibarotnya saja : bahwa sunnah minum dari air bekas 
wudhu'nya dan juga sebagai obat untuk semua penyakit : (FATHUL MU'IN) 


elo JS oya sis ah Ol pb (ng Jaa) ya (A3) 


Sama-sama punya arti sisa / lebih, tapi ada bedanya bahwa FADHOL itu adalah kelebihan setelah 
dipakai atau bekasnya. semisal baju bekas yang sudah tidak dipakai disebut FUDHUL... kalau 
kelebihan baju baru yang belum dipakai tidak bisa disebut FUDHUL. Bisa juga yang di ember.. 
kalau air bekas wudhu'nya tersebut bercampur dengan air yang di ember... sebab air barokah 
telah bercampur otomatis semua air yang di ember tersebut air barokah semua... Dan yang ada 
dibibirnya juga boleh... intinya air bekas wudhu'nya... Dan perlu diingat bahwa air bekas wudhu' itu 
SUCI. 


2 Brojol Gemblung 


Y 4 Hain - Hill - Cile pin gal 3 SS : 
1 bag Lelah "Il kn ay dada galang Ula gay AA aile Lay maangy Ale Iailal Ula "AM Us Salua pada" 


Dari Aby Umamah : Meminum kelebihan air wudhu' orang mu'min itu tedapat obat dari tujuh puluh 
penyakit. Yang paling rendah darinya adalah penyakit Himm (cacingan : kecemasan : 
ketuarentaan). Dalam sanad hadits terdapat perawi bernama al-'Ukasyi (Muhammad bin Ishag) : 
dia pembohong dan pemalsu berita 


YAA: Antika! 4 ng» Gatel! (ita » Ikan! 3S 
Iss pn sagy Ada gada ge Ula gay Ht aiiile Lagy mang) Ale Iailal Uga Waulas coy Liu Laled gema UM ay amy JAYA saman ay luml3 
WA Sila, 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 


An amati ga Wara) 10 Rais AJaatil malin ay beralen S1 Un Alasan Wala 30 3 j3N 33 Ma AU Us Mia 
Ig UM ola gada dilltul pang IDA Io La Lao sma Bamaga plg ge Ng ala SA Sa Syalala pn Lay gala YA Sa Han Ak 
Tag 2 Aida K5 MAU Uas 0 Sat SJ )) Unala 


2 Seorang Hamba 


ana 2) Us le si JB Tn al ye Gowa at OP Kab Wita JG satin at Wita JG Sie 1 Olla S5 al Ujael 
Sa il Ala An ai Dope) akan Eh dpn) Ja Ted Oi Ob GE g 


Telah mengabarkan kepada kami Abu Daud Sulaiman bin Saif dia berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Attab berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag dari Abu 
Hayyah, dia berkata: "Aku Melihat Ali Radliyallahu'anhu berwudlu tiga kali-tiga kali, kemudian 
berdiri dan meminum air sisa wudlunya, dan berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melakukan, seperti yang ku lakukan sekarang." 


ale ad Io di og HUB ega Jia Val Camama Jgis JAE Up ena JB Ita Gp pain Pa DA TA 
dg Ip La la da dn Ian GB To 3 Ad dp Hoya Ku aly elo) 


Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dari Sufyan dia berkata, "Saya 
mendengar Ibnu Al Munkadir berkata: "Aku mendengar Jabir berkata: ' Aku sakit. Kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 584 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar datang menjengukku dan keduanya 
mendapati diriku pingsan, maka beliau berwudlu dan air sisa wudlunya disiramkan kepadaku." 


Ufy 9g plang Ale duo Sl Span) slor HIU da2 AI gaby AL AS or le YP OA) Telan (VAN) Gale ly) 
OS jg Par Legi SAI eU 1 ng PAN SAS ya Ta yab Ul Gi Jet VJ. pn) ya CdP ng Lg Cjaet Y yana 
dls aman d jab a£. 


? Abdurrahim Khalil 

“Aku diajak oleh bibiku kepada Rasul saw, seraya berkata : Wahai Rasulullah..,keponakanku 
sakit.., maka Rasul saw mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan padaku, lalu beliau 
berwudhu, lalu aku meminum air dari bekas wudhu beliau saw, lalu aku berdiri di belakang beliau 
dan kulihat Tanda Kenabian beliau saw”. (Shahih Muslim hadits no.2345). 


? Muhammad Mukhlisun NurAhmad Al-Wanajiry 

Hadis di atas memuat beberapa hal penting dalam hubungannya dengan kehidupan kitasehari- 
hari. Di antaranya, cara nabi dalam mengobati orang yang sakit, tentang doa, hukum bekas air 
wudhu dan mengenai cap kenabian. Terkait hadis ini, fokus kami ialah untuk menganalisa para 
perawinya. Walaupun demikian, pada akhir pembahasan, kami juga mencantumkan beberapa 
penjelasan terkait hadis tersebut. 


REDAKSI HADIS 

Penelusuran matan hadis di atas yang menjadi analisa Rijal al-Hadis dalam makalah ini 
bersumber dari Sunan al-Tirmidzi. Redaksi hadis selengkapanya dapat dilihat di bawah ini : 
Artinya: “Autaibah menceritakan kami dari Hatim bin Ismail dari Ja'ad bin Abdirrahman berkata 
“Aku mendengar Sa'ib bin Yazid berkata :Bibiku membawaku kepada Nabi Saw, lalu ia berkata 
Wahai Rasulullah, sesunggunya anak saudara perempuanku ini terkena penyakit di 
kakinya'.Maka Nabi Saw menyapu kepalaku kemudian mendoakan berkah bagiku kemudian Nabi 
berwudhu dan aku pun minum airwudhu Beliau. Kemudian aku berdiri di belakangnya dan aku pun 
melihat cap kenabian diantara dua pundaknya, sama seperti Zirrul Hajalah”. (H.R.Tirmidzi) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/628710747151737 


2827. MAKSUD HADITS ANNAASA MAAADINA MANUSIA 
BERAGAM ASAL-USUL 
PERTANYAAN : 


2 Syamsul Huda 

Oslaa Get 
Menungso iku minongko sumberane barang tambang. Maksud ungkapan dalam bahasa arab itu 
apa ya ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Dalam Shahih Bukhari juz IX halaman 6 hadits nomor 3493 : 


LD 2.05... 00. N 8 300 300 RX 22002 0-20 00.52 00...» g- 20 S0 2 9 8. 
JL elang dee AI alan AL Jgn P2 AI Kab PRA Gal OP Reni Gal OP BAE YP pr VA pedal 01 Slow daa 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 585 ) 
Lip AA pakan Kla Uh palet Galah Lai Dplai 


Ke dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu dari Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Kalian akan temui manusia beragam asal-usulnya maka orang-orang yang baik pada 
zaman jahiliyyah akan menjadi baik pula pada zaman Islam bila mereka memahami.......... : 

Dalam Shahih Muslim juz VII halaman 181, hadits nomor 6615 


aji Jyay Ol ana Ao Gea Gi Japan gd ep al 0 Uya SPA way AP pe uiap Sd — 
gih IS SY Saja Aelali 3 majas Dolaa GA Dki 9 JG —elug Ale SI elo 
Lana dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu dari Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau 


bersabda: "Kalian akan temui manusia beragam asal-usulnya maka orang-orang yang baik pada 
zaman jahiliyyah akan menjadi baik pula pada zaman Islam bila mereka memahami.......... 


Dalam Fat-hul Bari juz VI halaman 529 : 
DU 303 Lani OS BI (PNG Fit eyang Ode aa Ontel, ciikae Y sol cah "Oon all Oa" 2d 
CA SAS 3 Alang, 
(OaYI 3 Bila Ala 3 ale" 23 
OS aya da BIS Gaia Y SAS Li SAS Anin pi Yg da AI La pb apel IS| OS Oak! Of ani dong 
alaldh 3 Urdypki ya pekat oh Sit OS Aap patut pekat OP Gal) Rela! Jl If Remik pad el 3 Ui 
Ce BAU VI en Y ANAYI DASI Of SI MUSI AA Iya IL J3 Ul, 


Wallaahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/647515048604640/ 


2892. Kajian Hadits Anjuran Segera Mengiyakan Pinangan 
Lelaki Shalih 

PERTANYAAN : 

» Ria Ceria 

Assalammualaikum, Mohon bantuan untuk dikupaskan hadits "Jika seorang laki laki sholeh 


meminang wanita...dst" atau hadits yang redaksinya serupa, saya butuh info lengkapnya, mulai 
dari : kitab, matan, sanad, isnad, perowi, kedudukan haditsnya hingga penjabarannya. 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 
Wa'alaikumussalaam. mungkin ini yang dimaksud penanya....Bismillahirrahmanirrahim.... 


. 0. 9 o- 09 o- o 0. o- 4 0-8. 0 . . 9 BoLgu. 3 -a. a80 0 So. “B. DO. 3 GB 
Op Kara ad aa JI AS 0 SENI YP ym Udh yS Gbr 03 Hama Lido SL) Uya Jeli ALS Lion alan Lilow 
TE aa ane G3 ee Page BAN Gb nam Ta So RL NA LOL ata TA 4 Kel Ula TA BL . 
Va dl Ja Of g Una OP Ta Sab Hose 15) 9 Hung Ale BI Oke AI Syur JG JG AI Ae pp lor p — Ska 


0-00. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 586 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Menceritakan kepada kami musaddad, menceritakan kepada kami abdul wahid bin ziyad, 
menceritakan kepada kami Muhammad bin ishag, dari daud bin hushain, dari wagid bin 
Abdirrahman (yakni bin sa'di bin mu'ad), dari jabir bin abdillah, ia berkata, Rasulullah saw 
bersabda :(HR. Abu Daud Juz 2 Halaman 190 No. 2984) 


oc- 4G a- (4 P3 Bo 0... 22003 0. $ 0 @ 5. 00. . 90 00. . 90.4 Lo 0 Lo LB. ROA BG 
Aa Al loe AI Syary JB JB A2 Gal GP Gerai! Tab) opal 2 Ollant oil 2 Olagku Gp Heal AS Uno Le Wala 
5 1 “ P3 Pa 0 go ii A0 Sa “aa 8 4 PN PON PET Up 3. 90. PPAP DN 2... 2.8... 

an Sy 20U Tah YSS Noladi U apr dilan y Mp3 OP ya Sa) ane Ilang 


Artinya : @utaibah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Sulaiman memberitahukan 
kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Watsimah An-Nashri, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada orang yang agama dan budi pekertinya baik meminang 
(anak-anak perempuan dan kerabat) kalian, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak 
melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan'" (HR. Tirmidzi No. 
1084) 


CA lam 3 Olahan ey Seed ae Hp3 JS Sp Ol Cal gg pl JURESE 3 GA 9 El Ul ye OLI GO, Ju 
Ca Legong ha JB Camat gal JB Maya pakan 3 Ale Ah elo EA GP yA Ul ye UNS Ga GP Ana oya Cal lg ay 


Artinya : Ia berkata, "Di dalam bab ini ada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hatim Al Muzani, dari 
Aisyah." Abu Isa berkata, "Abdul Hamid bin Sulaiman diperselisihkan dalam hadits Abu Hurairah 
ini." Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Ajlan, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW secara mursal. Abu Isa berkata, "Muhammad berkata, 'Hadits Al-Laits lebih menyerupai." 
Sedangkan hadits Abdul Hamid tidak akurat. Hadits ini hasan. (Lihat Kitab sunan Tirmidzi Juz 3 


Halaman 394) 


0 02 0 0 2. B2 0. 2304 o 04 0 @ Oo -0- 0 301 - 8. do 4 ga 0. Log. 34 —a- 
Oo go 9 0 3, 3-0. 9 3 $ Oge 3-33 - 3 00 0-0. 0. 2.8. o-- 39 9 BI 2. no.3 2.30 - 
PI Tb G3 Lalat Ul apa SIG dileny p2 Op ya pole ISI peng dala AI Gala Al Jaa) JU JB yijadl il 
BB. ce 38 3 Oge AI. 3 100 0-0 OA. PN dad a20. 8. 8. BA 20 
Da LAS pb dil) Aid OP Uya AS ekor ISI JL Ah OS Oky All Sya LIP Sl 


Artinya : Muhammad bin Amr As-Sawwag Al Balkhi menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail 
memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari Muhammad dan Sa'id - 
keduanya anak Ubaid- dari Abu Hatim Al Muzani, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia 
(dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi 
fitnah dan kerusakan di muka bumi'. Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, 
meskipun mereka tidak kaya?" Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila datang kepada kamu 
(melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia'. Nabi SAW 
mengatakannya sampai tiga kali. (HR. Tirmidzi No. 1085) 


Cab Ip pelan ale AI alan al ye SI Yg one SGM Elo pl y ap yan Lada Iila mg yel JU 
Saga nata 


Artinya : Abu “isa berkata Hadits ini hasan gharib. Abu Hatim Al Muzani mempunyai hubungan 
persahabatan dengannya. Aku tidak mengetahui haditsnya dari Nabi SAW kecuali hadits ini. (Lihat 
Kitab Sunan Tirmidzi Juz 3 Halaman 395) 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 587 ) 


2 Umam Zein 

Musthalah Hadits telah mengalami spesifikasi, untuk menelaah para rawi hadits maka terjunlah ke 
genre al-Jarh wa at-Ta'dil. Bila mencari kitab cetak maka -sebagaimana anjuran Abuya al-Maliki- 
bacalah kitab 'al-Jarh wa at-Ta'di' karya Abu Hasan Ahmad ibn Abdullah al-'ljli, atau “al-Jarh wa 
at-Ta'di' karya Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim ar-Razi, ataupun 'al-Kamil' karya 
Ibnu “Adi. Sedangkan bila yang anda sanding adalah kitab elektronik (shamela) maka telusurilah 
sub ar-Rijal wa at-Tarajim wa ath-Thabagat, yakni pada “Tahdzib at-Tahdzib' serta “Tagrib at- 
Tahdzibs karya Ibnu Hajar al-Asgalani atau “Tahdzib al-Kama' karya Abul Hujjaj al- 
Mazi.Sedangkan mengenai kajian hadits yang ditanyakan berikut akan disampaikan makna murod 
dan ta'birnya saja. Sedangkan makna terjemahnya tidak memungkinkan untuk disertakan karena 
sangat panjangnya. 


Hadits perihal lamaran tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu “Adi, 
Thabrani, Ibnu Mardawaih, Ibnu Gani' dan Baehagi. At-Tirmidzi meriwayatkannya lewat dua jalur. 
Hadits pertama lewat jalur Abu Hurairah. Hadits kedua lewat jalur Abu Hatim al-Muzani. Hadits 
kedua inilah yang akan diambil sebagai sampel kajian. 


Kajian Dirayah 


Sanad hadits Tirmidzi tersebut yakni: Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn “Amr as- 
Sawwag al-Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim ibn Ismail, dari Abdullah ibn Muslim ibn 
Hurmuz, dari Muhammad dan Said -keduanya putra dari Ubaid-, dari Abu Hatim al-Muzani 
berkata, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda. 


- Muhammad ibn Amr as-Sawwag al-Balkhi adalah rawi yang memiliki beberapa gelar. Nama 
lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Amr as-Sawag. Sedangkan Abu Nashr al- 
Kalabadzi, ditetapkan oleh Ibnu Abi Hatim, menyebutnya dengan as-Sawigi. Penduduk Irak 
mengenalnya sebagai Muhammad ibn Abdi Rabbihi. Sedangkan Imam Bukhari menjadikannya 
rawi dalam kitab Tarikh Saghir dengan nama Abu Ghassan Zunaij. Abu Zurah berkata: Dia adalah 
seorang syaikh yang shalih. Wafat tahun 236 Hijriah. 


- Hatim ibn Ismail adalah rawi yang diunggulkan oleh banyak ulama ahli hadits. Merupakan hamba 
sahaya dari Bani Harits ibn Ka'b. Berasal dari Kufah sebelum akhirnya menetap di Madinah dan 
wafat disana pada era Sultan Harun ar-Rasyid, tahun 186 H menurut Muhammad ibn Sa'd, atau 
tahun 187 H menurut Imam Bukhari dan Ibnu Hibban. Ahmad ibn Hanbal berkata: Hatim ibn Ismail 
lebih kusukai daripada ad-Darawardi. Sementara Abu Hatim mengatakan: Dia lebih kusukai 
daripada Sa'id ibn Salim. An-Nasai berkomentar: tidak ada masalah dengannya. Sementara 
Muhammad ibn Sa'd menilai: tsigah, terjaga, dan banyak hafalan haditsnya. 


- Abdullah ibn Muslim ibn Hurmuz adalah rawi yang diperselisihkan. Satu pendapat mengatakan 
Abdullah ibn Muslim ibn Hurmuz, pendapat lainnya lagi yang dipegangi oleh Ibnu Asakir dan Ibnu 
Sakan adalah Abdullah ibn Hurmuz. Sebagai akibatnya hadits riwayat Tirmidzi sendiri memiliki dua 
versi isnad dari perawi ini. Nisbatnya adalah ibnu Hurmuz al-Fadaki. Ibnu Hibban memasukkannya 
sebagai golongan tsigah. Sementara Ibnu Hajar al-Asgalani menilainya sebagai: dhaif dari 
generasi keenam. Yakni perawi yang tidak tsigah dan disifati dhaif, serta berasal dari kurun tabi'it 
tabi'in yang pernah bertemu dengan generasi kelima. 


- Muhammad ibn Ubaid dan Said ibn Ubaid adalah dua bersaudara putra Ubaid. Ibnu Hajar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(588 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al-Asgalani mengomentari mereka berdua sebagai: majhul dari generasi ketujuh. Yakni perawi 
yang tidak tsigah dan hanya diambil riwayatnya oleh satu orang saja, serta berasal dari kurun 
tabi'it tabi'in. 


- Abu Hatim al-Muzani adalah rawi yang diperselisihkan. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Sakan 
mendudukkannya sebagai shahabat (Iahu shuhbah) dari Madinah, dimana hanya satu hadits ini 
yang pernah diketahui diriwayatkan dari Abu Hatim. Abu Dawud menempatkan Abu Hatim sebagai 
tabi'in dengan meriwayatkan hadits serupa secara mursal dari Abu Hatim. Di sisi lain Ibnu Abi 
Hatim ar-Razi mengutip pendapat Abu Zurah bahwa Abu Hatim al-Muzani bukanlah termasuk 
shahabat. Sedangkan Ibnu Gani' berpraduga bahwa Abu Hatim adalah sosok lain dari “Agil ibn 
Mugarrin, namun pendapat Ibnu Gani' ini tidak disepakati oleh Ibnu Hajar al-Asgalani.Secara 
umum sanad hadist Tirmidzi dari jalur Abu Hatim al-Muzani ini banyak yang bermasalah. Namun 
demikian statusnya hasan gharib sebagaimana penuturan at-Tirmidzi. Yakni tambahan matan 
hadits demikian hanya ditemui dari sanad jalur periwayatan Abu Hatim sehingga gharib, tapi 
statusnya naik menjadi hasan karena adanya hadits Tirmidzi yang lainnya dari jalur Abu Hurairah. 
Kita mengenalnya sebagai hasan li ghairihi. Bahkan Imam Malik menjadikan hadits ini sebagai 
hujjah peranan faktor agama dalam kafa'ah kepada Jumtur. 


Kajian Riwayah 


Matan hadits Tirmidzi tersebut yakni: Apabila datang (melamar) kepada kalian orang yang kalian 
pandang baik agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia dengan anak-anak perempuan 
kalianJ. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi'. 
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun mereka tidak kaya?' Rasulullah bersabda, 
'Apabila datang (melamar) kepada kalian orang yang kalian pandang baik agama dan budi 
pekertinya maka nikahkanlah dia'. Nabi mengatakannya sampai tiga kali.Hadits tersebut secara 
umum merupakan salah satu dalil peranan faktor agama sebagai kriteria kafa'ah dalam 
pernikahan. 


Al-Mubarakfuri menguraikan maksud hadits Tirmizi ini secara memadai dalam Tuhfatul Ahwadzi. 
Dituturkan olehnya bahwa para wali tatkala dimintai izin lamaran oleh laki-laki yang sudah 
terpenuhi nilai keagamaannya maka hendaklah untuk menikahkannya saja. Bila tidak demikian 
dan malah lebih mencari sosok menantu laki-laki yang sukses dari segi kekayaan atau kedudukan 
niscaya akan berakibat timbul banyak fitnah dan kekacauan. Sebab nantinya (karena terlalu jual 
mahalj banyak muda-mudi pria atau wanita yang tidak kunjung menikah dan terjerumus pada 
fitnah seks bebas (zina). Selain itu para orang tua pun terbebani secara mental dan berimbas 
pada fitnah dan kekacauan yang lain, terancamnya kelangsungan keturunan, serta semakin 
langkanya sifat shalih dan iffah (wira'i). Demikian penuturan al-Mubarakturi. 


Bisa dipahami bahwa hadits tersebut berkenaan dengan tuntunan untuk tidak menempatkan harta 
dan kedudukan lebih unggul daripada kualitas agama dalam proses pemilihan calon menantu. Bila 
sudah menemukan calon menantu yang memiliki bekal keagamaan baik maka hendaknya segera 
dinikahkan saja. Adapun bila mendapati banyak calon menantu yang shalih maka itu lain 
persoalan. Fungsi dan pengalaman orang tua sebagai wali memegang peranannya disini dalam 
menjatuhkan pilihannya pada menantu yang terbaik.Perintah untuk menikahkan dalam hadits 
Tirmidzi tersebut apakah sunah atau wajib? Hal tersebut bertalian erat dengan hukum menikah 
dan hukum kafa'ah itu sendiri. Hukum asal menikah bagi orang yang mampu dan butuh menikah 
adalah sunah. Sayyid Muhammad az-Zabidi menyebutnya dengan 'sangat disunahkan' bila 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 589 ) 


situasinya sebagaimana hadits Tirmidzi tersebut. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. 
Lil lg : 


Jua 9 A00 LC 530)D uy alun Ly AUL Mc uc Jiclowal uy Als Las ld Giga 9 02 Ly Son0 Lir 
Ai 9 And SSI yo ASels ISI al 9 le Jl alao Jl Iga, JB : JB sus Ails yul yc Inc yul 
OI yo Sela Isl JBS a39 US « uls WI Jaw L IG sLn99 yS)AI 93 dud SI gladi VI 095 

Jd Sni Ag Too Ayoo Al gal 9 Ly Sya Cas IS sae gal JB Ul 9 WOL 0g Als 9 Aya 

S0 yi yi 1 UlSIbyrall Id 48 aw 9 le AI ak will ye 


dil SG ey das Gal KN Jasillg 2 JI UUS 38 , Ugilll At 9d 0,53 UWI Id 9d ULS m3 
JB cp Job LS 639, SILJI sila yul cal was JI Mc Sa50 guY Jail 2 all 5 , laa: 
37 9 HSlall Sale ey S0s0 dll Ay sid Candi Jowol 43 Lula Jgioll ! SLS. A8 LSI JeSi 585 


D9 Wo M3 ulas Sio ill al 39 da J Sull ualg Us culs 6530 jl JB Ss wal sil gl 
983 Jnmloll 58 Mars daly gal syalg 04e J pel Y Cdi Un US) Yo Sel Isl SESI mai 53 
TO Ia Ya Jne Yg eno doel YJS Rona 02 cb ml Ji ya 

DlSllang Lul Smg Mono dis S9) ,9Saoll Jis dos j3 99 Aodg Ly 99 S0 3 Jaic dowl Ul 
Blyo TE gitusll 25 cad bull yuni 3 doNl 


360,5 Ia bull pas ad Kudgill Luis 1 UbSIlisolull yo Jgga0 S020 gSI Inc Uu Mg 


Jas ox Odl Kami Ulgnall le SAS 9D HD 0 4 doll yo L015 9S 50,8 Ly pke 4 Ul uc 
39 50 04 UU UC dio Au $I Id9 Up3) Jil9 500 uy Li as A8 JB RSU 59 9D9 2035 S5all 
SI Sall 3 HIV 2359 GILA 98 Sucu Sic! lgale9 308 3 aluo ws Wl uc Sl 

534 wol Jeudl 35 wadgill Hi: Pulsllaludl 


Sa sal JEHJB ul Ml HS La G0 1g 0 Ula SUS yi 30 Jaslaual gal udoll Jac lau 4 Ails 

dls Ul NI die A8 US loss ul Iga Sopan yo adl si Jiclawl ex KI Jul x dasi ye AJI 
sabar: Ne 
MAS lisolo di US9 90 HNS 199 ding nilai Cu dis Lay Clag Lal 8 dnsall ll Jitul uSI9 BSI 

daooll dll vb « ul us pile gal JB9 dig uailoig Rw Tim Lo yuudoll Cubi yul US SLul J9 Cwall 
Bes Sal JSI Luagi ? UlSNliclandl d S9) ding eilsi9 Ria dia SJGI San yo A0 Jl Rail 

187 & 190u» 


silb9 Ld yag RS 99 puidg So pal all ye S9 old all uc gal iagwl lia Glow! 9 00 Ly I020 

Jan09 Ac )5 gulo Sio jillg KS lal dicg . ad 469 adl al up HS09 Gile upl9 pol wal gg Jaclawl u 
bila ay US 4053 gol JB . Soolell R0) up Seno R05 9 Sad smwll Also Ly dng Ula cp 

90 13 m0 Kalo JB AgidS ISS y 0N0 ul lal ya MOS 3 050 Jl US SHLNSII Jl89 bb 3 


al dl us Lg JB 053 ln Jl 95 uas el JB ha Na EA 
920 al Xon0 AG 1JU Air SU ja25 ual So20 « ul aldi guns 020 vyl Sol Lp Sono dil uc 
dsylig “loud Ggoyat cal Somo AJ uc gl ud JB dig “udiilog CE Ca Gis SI R0) 8 Glow 
al JB sad oal ust 4S0o uc ac Egull H3 lull ws del lg salad sdg S3 JI sils yul cpl 
uda GL Jala b39520 y3S Ul utu 9 0s val Son0 JBS ac pal a59 Wo bd US ac), 
go Lubis aw pal db) US RS Ul US HS0 ye daa dc RSI SJ Cnaallg 4) MS upl S020 
dag 0559 mom! gal o SY alg co ag OLI 3 JI dg cl mol Hd d3 D yul US NI) usil Ken Jl uc 
245 12 sila yul ed ms illo Jassill : JSI. 3 ulas Ll 9g ya yul Sono Gio 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 590 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


om CSI Yasa H3 Jgis ASI 029 48 yo SI Ul um ba IL Sioyill 20 MJ UB 
dio Loli legi 1552 loslg “lilbo gol A50) Ad SA0Jil ul Uls2N6S an 3 00 VI Bei Y are 
“9, ba CI yA 88 Jaa MA ja" "09 Jos lo 9N9 UUS 93 283 
lens 99, HS Gran ASI H9 , TU Can lens 39, LE lesAKy 99, upuo las 
sela dl Ka Vleg dad Jgdl ale 889 lal dy 3g . HS WM Un As KL, Le HD 
N 533) Cara UK: ini olah Gas Ap bnl los se Cuao luliS 4 Uli log LS Ls 53 JB Cw 
Ul Iga Go53 Uas Uya lric 933 Isl 9S Ng cell gai Mag JUL yo SI 49 HIU lagio gl, US 
A3 LE Roman Ey Il LE Ja gl BSD Uas Md Jgto lo lol do83 Cus M9 Jaa SUJI 356 bul 
alasual el by GilS3 dat Ly e ol dot Ruo AB Jai lo Lgi ale 25 ab sana ale DK, 
Dual SY bal senayan) Lal dai Guo @lS 43 ah Jai lo Sosi ale mattlg Ul Jal ac detil 
uo SR soil gag moulasll Jad laS Cysndl Jal adl dimuis plg cas 2g 058 elINg Kuas 

SS Ob id 3 1 OLS alE9 pall lo code Sol A3 lagangi 29 situs ado elasd Coall Jb sell Ola 
80-81 si NEall j2 wod SNI Jl gluno y9 KAI Asi RAGI 


ea ana al oa jika Gal Usa Naa aka si Su 31 d3) 
ke BI 233 2512 suallg Gal ol « Aa dll ca 2 is ai SS Jill was 
dial Rugis Jinll 28 sWsAL #yalls Jl 3Sk3 UJI LK 2955 Nb eludll JESI SKI sip olslIs Jlal 
08 spa le ella S3 53 Hill all SSH wal ale osis Jlllg Ol bs Jl Jl | USA 
Su3all yul C3 Lo SSI 5 la ina Gro al Onalla had LI 9 6 yel, 
2d Ap doslo ul gim ole Sail dus 3 OLI. yu Gl ad J3 


usia SI (09) 90) Su l9 ASYNGI 0 Lol 092955 Ul ASio cal SI (ASI las II) dg 
WP USS wo 195953 du Jlesi (Isles Al) loul ssi (092555) asalao ss! (@ils3) au Sl (un) 
Jt Ke yAr5 ludg) Jlall gl Jlonlly Kmll » 20 43 Ius 39 dil 
sob USAI 5S elu IL la) JSI9 alas db Sila JSI caiy lou) ola gl Jlo 53 yo VI ldgagyi 
999 sulall JB . dillg Add A39 cuwill Rb Uc Li jig sluillg Will ui ole sWaNI Ga ly 
sal alas dsgol ac ul pagondl UdA09 0x29 uyall NI 82GSII 99 el N Jai ML ella Jd Cui 
MS yr a01 plg ) Asi dafig Ly S3 pagu lalai SI (Yuus0) AJB ul adl deiwall9 lia Al, 
ac gl Jladl AS yo pts SI (AB US ls) Jg3 cdi TE ta Call lol Vusu3 MY ( Ugiso mol 
S5 en aea an aan Lana aa Sa baja ds SJI 
dis 3 OLSII. Kail 9d ISS Al doao Y J9 (Aao JO yujoll il lo) dg3 . Al 2950 845 yul 
173-174yp da Sy3iS ball Sio yill ola Aiu sd 5 NI 


AB clolell 859 Arilull mic Kw sol 929 All dis CSbg doll J ya AKAL s0 Call 39 
JSI duliS 3 ULSII. W a59 gag LI 99 Cusll Il Ii Soaaill ol alg Jl A0 3b Sos Sicg Sogal 
346.» 


aa dul9) 599 (Ud US JI) Siadgoulosu Ja) SI (uo ) WII gal (ASLI ISI ala 9 ale AVI ap J3) 
dtnpal) 195 Gulll ouuld Jac oil ayal al cl 39 dgbsl) bogo SU (ailolg) ads «5 ,sl S9 , Vudg 
sub JB. 4 siol lo Si tawa! Giro Galg) 399 (oglass AI) a95SIL lg, 989 IaS30 Lay lah! (0929 39) 
KAJAI 8 disB) Wrmi SI (EU) ng WS MSi SU UblI Ia5 9 J « ulSi egosal yc Als Jeli 
wggll baalg Dial! gusallg , UAN dlud aga! Gl9) 999 (4S) doll dls uc 9059 (olud9 
vas all dilo Yl9 9nd pall Up 453 93 lgu Al ul sisallg . BS 0),S @lo, 399. yAnyc SI US old 
los053 Jt ulas si , SI sludllg asal (JI ybslal JII Jl 5 50 9 aus 39 doliiwAlg Dual 
saj 48 A59 NU Jl lg 297 W elaill JSI Kain os gl Jlo 53 ll si bug dio SS SI Yo 
287 da wati! doll Slssl : DUS. yel ig id mugid dl Inlag 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 591 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/685463591476452/ 


2911. Tinjauan Thalag Tiga Hadits Rukanah 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Beri 

Asalamu alaikum. Hadits Dari ibnu abbas ia berkata.aburukanah telah menelak ummu 
rukanah.lalu rosululloh SAW berkata kepadanya, Rujuklah istrimu itu, lalu ia menjawab. Sudah aku 
tolak tiga. Bliu berkata .AKU sudah tahu rujuklah ia (HR.ABU DAUD) pertanyaannya Bisakah 
Hadits di atas Sebagai Hujah dn sohihkah hadits di atas ? Trim 


JAWABAN : 


2 Gomarullail Elbustaniy Elkendaliy 
Berikut petikan dalam kitab Tangih At-Tahgig juz 4 Hal. 405-407Bahwa hadits ini mempunyai dua 
jalur, yaitu : 


A. JALUR PERTAMA RIWAYAT AT-TIRMIDZIY. 


2820 2 Le gr BI ae 0 PU Aan 1 me sll HIU Pills Gp apr 3 aan UP ain Wi 2 JI eeaka Al lay Ls 
J8 AI gl cab AI Jay Uredi el led Io Gal eta ARI GA cab HIU ol ye dal ye BS: 
Anji Or (IS ot BN da Herman Um 0 ae dal oya Mora Galy ola ily dat ola Hj Bae 203 1 PIA wol L 
Dua tekan Gde ala V adl JL SA dy by Aly LA ISI an ye ca Alang Ken 

dala an d “ed Ju Hayat Jana. 


NO. HADITS 2820 : At-Tirmidzi berkata : menceritakan kepada Kami Hannad, menceritakan 
kepada kami @obidloh, dari jarir Ibn Hazim, beliau berkata : menceritakan kepadakuAz-Zubair ibn 
Sa'id Al-hasyimiy, dari “Abdullah Ibn “Aliy Ibn Rukanah, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata : 
“Aku mentholak istriku dengan tholak tiga.” Lalu Aku mendatangi Rosulullah SAW. Aku berkata : 
“Ya Rosulallah, sesungguhnya au mentholak istriku dengan tholak tiga.” Beliau bertanya : “Apa 
yang engkau inginkan dengan hal ini?” Aku menjawab : “tholak satu.” Beliau bertanya lagi : 
“Apakah karena Allah?” Aku jawab : “Karena Allah.” Nabi bersabda lagi : “maka itulah 
keinginanmu.”Hadits ini diriwayatkan dalam banyak kitab sunan. Diantaranya :1. Imam Ahmad 
dalam Kitab Musnad-nya : juz 5 Hal. 459 No. Hadits : 7548)2. Ibnu Majah dalam Sunan Ibni Majah 
: Juz 1 Hal. 661 No. hadits : 2051, dari riwayat Jarir, dari Zubair. Dan dalam riwayat ini terdapat 
“Abdullah Ibn “Aliy Ibn yazid Ibn Rukanah.3. Ibnu hibban dalam kitab Al-Ihsan Li Ibn Hibban Juz 10 
Hal. 97 No. Hadits : 4274.Namun dalam beberapa literatur dibutkan beberapa point penting, 
yaitu :1. Terkait perowi Az-Zubair, juga disinggung oleh Syaikh Yahya dalam kitab Tarikh (juz 4 
hal. 134 No. Hadits : 3603, 4888) dan dengan riwayat Ibn Al-Junaid (hal. 307 No. Hadits : 142) dan 
dengan riwayat Ibn Thomha (hal. 106 No. hadits : 335)2. Terkait perowi “Abdullah, al-Ugoiliy 
berkata : “haditsnya tidak dapat diikuti, sandnya mutthorrob.” (lihat Ad-Dlu'afa' Al-Kabir juz 2 hal 
282 No. Hadits 837)3. Terkait perowi “Aliy, Al-imam Al-Bukhorit berkata : “haditsnya tidak 
sah.” (lihat At-tarikh Al-Kabir juz 6 hal. 301 No. Hadits 2468). 


B. JALUR KEDUA RIWAYAT YANG LAIN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 592 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Pj 9 8 0x9 

2821 Pp at mi 01 eS or ATU led ga al B3 Gal ya et Lt ML Kia MMI JG Pl ab 

» N » Ka » 8 2 8 Pn 2 
HE Ur AA ye EA er APA MS AL Kaban 2JE ABLASI anyah oi MU NE PT GA Ml gal mall 
JUS Abs lay ale AI lo il me AI Kanan Lal lb LN GP Anya Ae Gal PAS 1 BU yo ALA ai" 
AL aj BABI Ugillas talang dile A lo SI Jang Al La LAakonly Y) oo La diy 2JU 1 Kikan VI wo LA 
aah Jian tag al JB Hata om MIS Edan sa JB AB HS mao LAIN Nala tgla pal JUL OL aj IS 
Ol ente al se ae serumah Sule ana Oa bal ON Y LJG Sat ust at Gl al Hang Y BS Ega ps 

9 N # 2 # a 

JB cad 3 NS Cal ya Al Aas ga Jian Hana yk JB AI MONI O yamg Aek Jay LUYG aal Gb WS: 
BEM Sa ea yaa" 


NO. HADITS 2821 : Jaluryang lain terkait hadits ini. Al-Imam Ad-DaruGuthniy berkata : telah 
menceritakan kepadaku Muhammad Ibn yahya Ibn Mirdas, menceritakan kepada kami Abu daud 
As-Sajstaniy, menceritakan kepada kami Ahmad Ibn “Amr Ibn As-Saroh dan Abu Tsur Ibrohim Ibn 
Kholid Al-kalabiy dalam riwayat yang lain. Mereka berkata : menceritakan kepada kami 
Muhammad Ibn Idris as-Syafi'l, beliau berkata : telah menceritakan kepadaku pamanku yaitu 
Muhammad Ibn “Aliy Ibn Syafi', dari “Abdillah Ibn “Aliy Ibn As-Sa'ib, dari Nafi' Ibn “Ujair, dari 
Rukanah, bahwasanya ia mentholak istrinya Suhaimah dengan tholak tiga. Kemudian dia 
mengabarkan kepada Rosulullah perihal itu. Beliau bertanya kepada Rukanah : “Apakah demi 
Allah engaku tidak bermaksud kecuali dengan tholak satu?” Dia menjawab : “Demi Allah aku tidak 
bermaksud kecuali tholak satu.” Lalu Rosulullah mengembalikan Suhaimah (istri Rukanah) 
kepadanya. Dan kemudian Rukanah mentholaknya untuk yang kedua kalinya pada masa 
Sayyidina “Umar ra. Dan mentholak ketiga kalinya pada masa Sayyidina “Utsman ra.Beberapa 
catatan peting tentang hadits ini yaitu :1. Abu Daud mengomentari hadits ini sebagai hadits shohih 
(Lihat Sunan Ad-DaruGuthniy juz 4 hal. 33) Aku berkata (mushannif, yaitu Syaikh Syamsuddin 
Muhammad ibn Ahmad Ibn Abdil Hadi Al-hanbaliy, wafat tahun 744 H.) : “Hadits Rukanah ini tidak 
ada apa-apanya.”2. Abu Daud berkata : Imam Ahmad ditanya tentang hadits Rukanah yang tidak 
ditetapkannya. Bahwa Rukanah telah mentholak istrinya dengan tholak tiga (menggunakan 
redaksi Al-battatah, bukan tsalatsan). Beliau menjawab : “Tidak, sebab Ibn Ishag 
meriwayatkannya dari Daud Ibn Al-Hushoin, dari “Ikrimah, dari Ibn “Abbas, bahwa Rukanah 
mentholak istrinya dengan tholak tiga (disini menggunakan redaksi tslatsan, bukan al-battatah), 
sementara penduduk madinah mengistilahkan tholag tiga (tsalatsan) dengan redaksi al- 
battatah.” (Lihat Masa'ilu Abi daud, hal. 236 No. Hadits : 1129)3. Ahmad Ibn Ashrom berkata : 
“Abu “Abdillah ditanya tentang hadits Rukanah ini, beliau menjawab : “tidak ada apa-apanya”, 
demikian disinggung oleh Syaikh Abi Bakr dalam kitab As-Syafi. 


2 Umam Zein 

Hadits Abu Dawud yang anda tanyakan bertentangan dengan banyak dalil lain yang lebih shahih 
terutama ijma' shahabat di masa Umar, haditsnya muhdtharrab sebagaimana pada kasus hadits 
Ahmad, serta rawinya majhul dan tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana penuturan al-Hafidz al- 
Khaththabi. Saya akan menyambung ulasan hadits sebelumnya dari @omarullail Elbustaniy 
Elkendaliy. 


Bila dalam kitab Tangih at-Tahgig dikatakan diriwayatkan dalam dua jalur, mungkin yang 
dimaksud adalah -wallahu a'lam- dua jalur hadits Abu Rukanah yang memakai redaksi 'albattata'. 
Sebab hadits tentang Rukanah sendiri sebenarnya memiliki banyak jalur isnad dan juga banyak 
versi matan, sehingga imbasnya antara lain disebut sebagai hadits mudhtharrab. Berikut sekedar 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 593 ) 


ditambahkan beberapa catatan selain yang telah disebutkan di atas. 
TINJAUAN HADITS 


Hadits yang ditanyakan dalam soal, adalah hadits riwayat Abu Dawud dengan redaksi 
thallagtuhaa tsalatsan, selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Shalih, telah menceritakan kepada kami Abdur 
Razzag, telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Juraij, telah mengkhabarkan kepadaku sebagian 
orang Bani Abu Rafi hamba sahaya Nabi shallallahu “alaihi wasallam, dari Ikrimah hamba sahaya 
Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata: Abdu Yazid -ayah dari Rukanah dan para saudaranya- 
menthalay Ummu Rukanah, lalu menikahi wanita dari Muzainah. Lantas wanita Muzainah itu 
menghadap pada Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata: Dia (Abu Rukanahj sudah tidak 
mampu lagi mencukupiku selain sekedar kemampuan satu helai rambut ini - dari rambut yang 
wanita itu cabut dari kepalanya, maka pisahkanlah aku darinya. Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
murka setelahnya, lalu memanggil Rukanah dan para saudaranya, serta bertanya pada para 
sahabat yang duduk di sekelilingnya: Apakah kamu semua melihat anak ini serupa dengan Abu 
Yazid ayahnya, juga apakah anak yang ini serupa dengannya?. Mereka menjawab: Benar 
demikian. Kemudian Nabi shallallahu “alaihi wasallam berkata pada Abdu Yazid: Ceraikanlah 
wanita itu. Hal itu dilakukannya, lalu Nabi berkata lagi kepadanya: Rujuklah pada istrimu -Ibu dari 
Rukanah dan para saudaranya. Dia menjawab: Aku telah menthalagnya tiga kali wahai Rasulullah. 
Nabi berkata: Aku sudah tahu, tetap kembalilah pada istrimu. Lalu Nabi membacakan ayat Wahai 
Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada 
(waktu mereka dapat menghadapil iddahnya. (HR. Abu Dawud). 


Hadits tentang Abu Rukanah tersebut sebenarnya memiliki banyak versi matan. Setidaknya ada 
tiga versi redaksi matan hadits itu:Pertama, dengan menggunakan redaksi thallagtuhaa tsalatsan 
(aku menthalagnya tiga kali).Kedua, dengan menggunakan redaksi thallaga imra'atahu albattata 
(dia menthalag sama sekali istrinya -sesuai terjemahan albattata dari kamus al-Munawwir).Ketiga, 
dengan menggunakan redaksi thallaga Abu Rukanah imra'atahu fi majlisin wahidin tsalatsan (Abu 
Rukanah menthalag istrinya tiga kali di tempat yang sama). 


Hadits pertama (redaksi tsalatsan), adalah hadits yang dicantumkan terjemahnya dari Abu Dawud 
di atas. Al-Hafidz al-Mundziri berkata, bahwa al-Hafidz al-Khaththabi berkata: Isnad hadits ini 
menjadi bahan pembicaraan, sebab Ibnu Juraij meriwayatkan secara majhul dari sebagian bani 
Abu Rafi”, hadits majhul tidak bisa dijadikan hujjah. Disebut juga bahwa Ahmad ibn Hanbal 
mendhaifkan seluruh rawi dari hadits ini.Abu Dawud setelah menuliskan hadits itu memberikan 
catatan tambahan jalur lain dari hadits Abu Rukanah dengan redaksi “albattata' sebagai penguat 
sekaligus penjelas konteks dari hadits tersebut. Namun konsekuensinya, sebagaimana pada 
konteks hadits Ahmad, tsalatasan tersebut akan ditakwili sebagai albattata. Yakni, Abu Rukanah 
sebenarnya bukan berkata “aku menthalagmu tiga kali', melainkan "aku menthalagmu 
albattata' (ihtimal antara satu kali atau tiga kali). 


Hadits kedua (redaksi albattata), telah diulas panjang lebar dalam Tangih at-Tahgig. Khilafiyah 
tentang status hadits ini cukup masyhur. Hadits dengan redaksi demikian diriwayatkan oleh 
Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, Abu Dawud, Daraguthni, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim.Abu 
Dawud, Ibnu Hibban, dan Hakim menshahihkan hadits ini.Ibnu Katsir berkata: Abu Dawud telah 
mendatangkan wajah dan jalur lain dari hadits ini, maka insya Allah haditsnya hasan.AI-Hafidz 
Ibnu Hajar menyebutkan bahwa jalur riwayat ini lebih baik dari jalur Abu Dawud dengan redaksi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 594 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tsalatsan. Ibnu Hajar menggunakan hadits ini untuk mentafsiri (memadukan) hadits thalag 
tsalatsan pada riwayat Ahmad, sebagaimana Abu Dawud juga melakukan hal serupa pada hadits 
thalag tsalatsan yang diriwayatkan olehnya.Namun di sisi lain at-Tirmidzi menyebutkan, aku 
bertanya pada al-Bukhari tentang hadits ini lalu dijawab olehnya: hadits ini mudhtharrab.Ibnu Abdil 
Barr dalam kitab at-Tamhid berkata: para ulama banyak memperbincangkan kualitas hadits 
ini.Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' berkata: hadits ini dha'if, tidak hanya satu ulama yang 
mendhaifkan hadits ini. 


Hadits ketiga (redaksi tsalatsan fi majlis wahid), diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Hafidz Ibnu 
Hajar mengomentari bahwa hadits semacam ini tergolong nash sharih dalam masalah thalag 
sekaligus tiga serta tidak membutuhkan takwil sebagaimana lafadz albattata. Imbasnya Mula Ali 
al-@ari menetapkan bahwa hadits ini munkar, dan yang lebih shahih adalah hadits thalag yang 
menggunakan redaksi kata albattata.Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menuliskan empat bantahan 
atas hadits Ahmad tersebut, lalu dikuatkan olehnya bantahan ketiga bahwa hadits Ahmad ini 
sesungguhnya dilatarbelakangi oleh hadits Abu Dawud. Yakni perkataan thalag tsalatsan 
merupakan tafsiran pribadi dari perawi dan lafadz aslinya dimungkinkan adalah thalag albattata. 
Terjemahan bebas 'albattataa adalah 'sama sekali. Namun dalam kosakata Arab albattata 
merupakan kata yang ihtimal antara thalag satu dan thalag tiga. Pengucapan “aku menthalagmu 
albattata' bisa diartikan “aku menthalagmu satu kali' atau “aku menthalagmu tiga kali'.Di sisi lain 
Ibnu Taimiyah dan Ibnu Gayyim berpegangan pada hadits Ahmad ini, lalu memfatwakan thalag 
tiga jatuh satu yang akhirnya memicu kontroversi luar biasa di kalangan masyarakat muslim masa 
itu. 


bul )Leg 
122423,o alas bab: ss 


Sea ie asa Tel Ml dee -alug Uc 
issl ayat Satu sd sub leS VI A2 udi lo CE -alug le Al alo- Gulll 23 Tio 0 bls 
dlu) JB wa3l3 B6 Ex Las -akug Ande All ala Sall SSB Aing sus 5A Lal) L0 4 
ale ll oke all JB A5 IgJB 4 ISS3 ISS - dio duta) UV63 M3 SE Lo 1853 ISS io dus LG GD 
all Jaa) 4 UG Gil sil Jk Wus3la 65 al also gal) » JB gi Jaa. « Galb » Sy aa) -alu 9. 
v3, Sm33 S3) gl J6 1 Genta) Upsilka AL Sial BJ Ca) & |) 283 « ah Gale 8» Jb 
Seal la Sl tas lela ab Isi Ga la del dala Ja 2 kal akug ae All 
(»9ls gal olg 5) -35a15 -alug 


dag Gale All sluo - All Ja) JJ B5) Al 5) gol dil - : JB -lagig Al u2) - sule vil 6E3 
“"Gib -: S3 La 93935 gal 193 - ssi) , Gale 8": JB 56 Gal sll : Jls, "eblbol gal, 
iSolg GB" - alug ulo Al calo - WI gay J JW , Gile 333 , UB anl3 yulko wd Oljol D6) gl 
“ajal Sb SS) Ul -: do yusl 531 A39 G0 S9 gol S9) 383. Jlio 493 , Gaal cl dai 599 
dag ale AU sko- MI ll 6333 3313 NI ly OS5I Lo d3" : J3 , Hall Tiga 


856 172 Udgoll 24 Eganoll : JUKI 
Kau CAS 3 i»gly gal J8g saila3 lal 9 Sgls galg s20Liull asal 23 Al NS “US, IS los 

am gll (Sa yo VI Lag N Sin yil Jl All pass gal Lebah anang Sin yi an al eIKS9 Lamar 
Sola Anu ad lia luna Oolisal el 389 #eulinl Ul buat 48 "J8 S lball aing sadis Isono Call 
wo dg gal olgy d3 LSI yaiS al Jerasl9 yu& Mon Bg. enak dagu 3 yaa JII Orlisul H3 YX ale X9 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 595 ) 


ol Coli Isa 3 Igo #angoill 98 sal ang al JBg AU lis ul yaa sed oSI Job dg Sl Ang 


193p 62 dald ul Uu RH dus 3S : DlSII 
dam plg BL) yul ol YAM US Ol) lail 3 US Jlio Cupi ID oliuul 98 yulasJI JB «5 Sial JB 
sgdil IS Cusadl ISd Gb Seras US Jas dos aoNI Ul Leul s5 danll dag Y Jogsallo. 


262-263 12 Ula gila! UII 

Elon! Kagy wES9 « Alauall Ela! aleg yagandl dil 3, sale Sgp Y gubil duyll 4 Jitul lo YS « Jail 
elgial Elas!9 dual Elas! dallso yY « Ulguall ul Sissng 4 Jsg 3 all up lo Ing bla yg d5 
4 RDI yo 459 yo Sus Y bio UuA0 Cuda Gl 4 Ji DS) Can lolgn JB ll awal Yel ya 
0 lag ale ali adan lil Joo Al Jl Bb cal ol dil HIS) Ud 4 A83 yul uyl ye do XC up 39 
lo CAl3 Say all lo alug Gale dil Lalas dil Jaa Abal didl dal yol lb SIS) ul culilg (laes | 
Sl ul ep dbJsIbA Lio 0 Cuguty atas Ng Jnill9 pam 193 Lal Jus Iagigalf Las 3 Baal NI SI 

alel WUlg wangi doi Ng Glow Elaab 5.585 389 lawu Y « dis USol9 « Jab SSI adu Sara 


362-363. Ip SU 3 : ULSII 

Kalo Gbu ya 020 Jp 9d9 dal 9 W289 dc gamo US Sl Isl JB yo pg JULI adl all yog 
BE GL ol ang Me 3 WS, Hilb JB yalis v4 US Ao SC UC yaa Lx dal uc Olg) Lu Ring SEA 
sslg yaleso 68 US JB Lgitilb HS aku 9 Ulc AVI Lao yail Ulu lai 33 lale 358 3519 yulao w3 
155u53 clay gala San as 519 lagas 8 Lukis ul Lega) bala elli lil aku 9 Ule dll ala yuli J3 
SI Kabag 00 042 3 SAI Jani Jaa Y Iluoll 98 oi Cyaodl ISd9 lk! y4 Sas0 Gua wo 

las dual ol yo lb las HS) ul 255 solo Ll ul MWB Ul dl slah dsb ac Ill a83 lb,S$ 
Pa 
usus 3 Cyroy Vidi NI Lay @iSUJI 02919 UYG lealb 


224 0 102 Gulo! d0 2 wiboll d0 : ULSII 

BB A95 ny MS al SS) Gil JB wlesi Al ago) yuLe pal US doc yo SIlbiuul csi S9) lo bolg 
dalb ella loil JB xs19 yulso 49 605 Lilo JB lgialb HS Ala Iya 3 Laale 0328 S519 pulao 3 
a33 Hull di595 db HS, ul d-lo yag Sio yillg ygld gol ol9) lo RDI Sio C3 Li 6 da5l9 
all 135 lai lo H8 WWI9 jas lo3 99 Hull laila dl las, isslg NI SI Lo il AU Ju, 
pl al Spg Sal3 gol JB logic 


2 Abdullah Afif 
Telaah Hadits Rukanah 
Imam Ahmad meriwayatkan dalam Kitab Musnadnya juz | halaman 318, nomor hadits 2387: 


usil alga do Sc LE « ykosll U Sal5 gwi33 « Glblul Up IS LE, sal BSS pala! Uj Sau USS 
0539 4 snl3 yukSo 69 UG Gilyol calon guy SSI Mg X2 3 BS) Gil : JB yalt al yg. valc 
JB , BD Giab : JB," Gb GS": Akag Gile AU calo WI Iga, la : JB Isun G3 Gale : 
963, 42333 : JB, "Cia Ul 68556 tSal3 sll Laik " : JB, ag: JB, "Soal pulo Hd": Jla3 
ab IS ic HI lol S3 yabe Ul 


Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami bapakku dari 
Muhammad bin Ishag telah menceritakan kepadaku Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah mantan 
budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rukanah bin Abdu Yazid, saudara Al Muththalib, 
menceraikan istrinya tiga kali talak dalam satu waktu. Maka ia merasa sedih terhadap isterinya itu. 
Ibnu Abbas berkata, Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya padanya: "Bagaimana 
engkau mentalaknya?" Ia menjawab, "Aku mentalaknya tiga kali." Ibnu Abbas berkata: "Kemudian 
beliau bertanya lagi: "Apakah dalam satu waktu (majlis)?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 596 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya itu terhitung sekali, bila engkau mau maka 
rujuklah dia." Ibnu Abbas berkata: "Maka ia merujuknya." Lalu Ibnu Abbas berpendapat 
bahwasannya Talak itu setiap kali dalam keadaan suci. 


Catatan : Syeikh Syuaib Al Arnauth dalam Ta'liy Musnad Ahmad 1/265 berkata : 

Hard Oo! 
Isnadnya dha'if 
Link Musnad Ahmad: http://islamport.com/w/mtn/Web/3010/2413.htm 


Imam Abu Dawud dalam Kitab wi juz Il halaman 225 nomor hadits 2198 Mama Ban 


a20 a- 0 


Ea BAE an PERADI MA NAN NA PERAN aer 
isa Batal dal 08 cdi IS YI GUE wat Ls CS -alug Ale All olo- Hull OB A36 G0 Elsa 
aluls) JG u33|3 B6 1659 dos -akug Ande All adu sal K3 Ting su 53 lau) L0 « 
ade dil lo Sull JB .25 Ig 4 IKS3 ISS - ip da) UVS3 53 IE Lo 1583 ISS Ao Au LN Gan 
Jl Jaw) GUS Gil sil JES Wagila VE) Al ablol gas » JB Fi Jana « lgi » Sa z3 nd -alw 9. 
(Geikol Gasal Ill Kill ISI Sl Gal U) 963 « Gasl5 Cuale 38 » JG. 


Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazzag, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku sebagian 
anak-anak Abu Rafi" mantan budak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dari Ikrimah mantan budak 
Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abdu Yazid? dan saudara-saudaranya yaitu Abu 
Rukanah telah mencerai Ummu Rukanah dan menikahi seorang wanita dari Muzainah, kemudian 
wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: ia tidak memberiku 
kepuasan kecuali seperti sehelai rambut ini. Ia mengambil sehelai rambut dari kepalanya. Maka 
Kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang duduk bersamanya: "Apakah kalian melihat 
Fulan menyerupai demikian dan demikian dari Abdu Yazid? dan Fulan menyerupai darinya 
demikian dan demikian?" Mereka mengatakan: ya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata 
kepada Abdu Yazid?: "Ceraikan dia!" Lalu ia melakukan hal tersebut, kemudian beliau berkata: 
"Kembalilah kepada isterimu yaitu Ummu Rukanah!" la berkata: sesungguhnya aku telah 
mencerainya tiga kali wahai Rasulullah. Beliau berkata: "Aku telah mengetahui, kembalilah 
kepadanya!" Dan beliau membacakan ayat: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar)." 


asal Sl B5) Gl 03 GG al UE BS) yh yi NE wi IU 263 SE 3 Bb CanS3 Sal apl JB 
dal all db lul S8) Ulu Jel dsl3 J3 J9 5 oi -akug le All ako- sal dll 553 Hill 
23513 -Jug le dll aao- Sulli a33. 


Abu Daud berkata: dan hadits Nafi" bin 'Ujair, Abdullah bin Ali bin Yazid? bin Rukanah dari 
ayahnya dari kakeknya bahwa Rukanah telah isterinya sama sekali, kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mengembalikannya kepada Rukanah, hadits tersebut lebih shahih karena anak 
seseorang dan keluarganya lebih mengetahuinya. Sesungguhnya Rukanah telah mencerai 
isterinya sama sekali dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikannya sebagai satu kali talak. 


Imam Al Khaththabi dalam Kitab Ma'alimussunan, syarh Sunan Abu Dawud juz III halaman 236, 
berkata: 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 597 ) 


U psi X Jogaollg ago Ado SL ul ol LAM Uc Olg) oil 03 Lal UN Jie Curl IKd sil Hd 
Pee selesai ee ee 


Ada penilaian dalam sanad hadits ini, karena sesungguhnya Ibn Juraij hanya meriwayatkannya 
dari sebagian Bani Abi Rafi' padahal dia tidak mendengarnya. Rawi majhul tidak menguatkan 
hujjah. Adalah Imam Ahmad mendha'ifkan semua jalan hadits-hadits ini. 


Imam Nawawi dalam Al Minhaj, Syarah Muslim 5/221 menjelaskan: 
Gdoaba 233 GE Tuas Wl3 9 « bSol3 683 DB Ilb S6) Ul. Gsillsall lal35 wall dl55JI lol 


Adapun riwayat yang orang yang berbeda, bahwasanya Rukanah mentalak tiga dan Nabi 
menjadikannya satu, maka itu adalah riwayat dha'if dari orang-orang majhul. 


Syeikh Kamaluddin bin Abdul Wahid, yang terkenal dengan sebutan Ibn Humam dalam kitab 
Fat hul @adier juz VII halaman 461 menerangkan: 


all a35 Ib B6) Gl aslo Silg SSos »35 gol 0135 lo GI3 «Kia DE) Cas lp 
Adapun hadit Rukanah adalah munkar. Yang lebih shahih adalah hadits yang diriwayatkan Abu 


Dawud, Tirmidzi dan Ibn Majah bahwasanya Rukanah mentalak isterinya dengan al battah (sama 
sekali) 


2 Umam Zein 

Rampak Naung : albattah, berarti sama sekali, maksudnya? Albattah alih bahasanya yang luwes 
dalam bahasa Indonesia adalah 'sama sekali.La yafaluhu albattah - dia tidak melakukannya 
sama sekali. Thallagaha albattah - dia menceraikannya sama sekali (memang terdengar agak 
janggal, dan saya juga jarang menemui albattah pada kalam itsbat, biasanya kalam nafi). 


Albattah merupakan isim mashdar, secara akar bahasa berasal dari fill madhi batta - 
menetapkan, mengukuhkan, memutuskan.Maka bila dialihbahasakan secara kasar:Batta fulanun 
'adama fi'llihi - La yafaluhu albattah - dia telah mengukuhkan bahwa dia tidak 
melakukannya.Batta fulanun 'thallaga imaraatihi - Thallagaha albattah - dia telah mengukuhkan 
bahwa dia menceraikannya. Singkat kata, albattah adalah mashdar muakkid. 


Ke-semua hal di atas adalah makna tekstual (lughotan). Sedangkan makna kontekstualnya 
(murodan) ketika orang Arab berucap 'thallagtuha albattah' maka kalamnya ihtimal antara hendak 
menthalag satu atau menthalag tiga. 


2 Abdullah Afif 

kang Rampak Naung...itu saya ambil terjemahannya dari insiklopedi kitab 9 Imam Hadits. Adapun 
pengertian AL BATTAH adalah sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah 
Muslim (Al Minhaj) 5/221: 


SAEN, Ban jU Fata (Ry dal) 
Dalam Kitab Al Umm juz V halaman 139 (5/149, Daa Daarul Fikr) : 


“ 8. - 220 0 Men. Sc o- “— 0 8 # 
Balon 3 Skor ji Ola SUS ed CLS (gg Aadl GIL cit JB OP (lal JG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 598 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata: Engkau talak battah, dia berniat tiga maka battah 
tersebut adalah tiga. Jika dia berniat satu maka ya satu. 
Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/6994170767477701 


LINK TERKAIT : 

www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/2912-figih-nikah-tinjauan-thalag-tiga- 
sekaligus/707167859306025 

2947. MAKSUD HADITS "Janganlah Orang Kota Menjual 
Untuk Orang Desa' 


PERTANYAAN : 


2 Ummi Af-idah 

Assalamu'alaykum... Mas Dlole : Ummi apa maksud hadist "janganlah orang kota menjual untuk 
orang desa" ? Ummi: Ini hadistnya KITAB BUKHARI HADIST NO - 2013 : Telah menceritakan 
kepada kami Ash-Shaltu bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah 
menceritakan kepada kami Ma'mar dari 'Abdullah bin Thawus dari Bapaknya dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian 
songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota 
menjual kepada orang desa". Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Apa arti 
sabda Beliau: "dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa". Dia menjawab: "Janganlah 
seseorang jadi perantara (broker, calo) bagi orang kota". 


JG IE Cagar gal OP al 32 ng LA hp yana Wi MAN Aap io Laga gp ehh Wa 
SR Tb Ad AL 2 TA ya gu LA Ia bae aU SEA AR elu db Jd Ia 


Afwan, tapi saya sendiri belum faham maksudnya ini "Janganlah seseorang jadi perantara (broker, 
calo) bagi orang kota". Afwan, tolong dibantu 
JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Dalam Shahih Muslim 8/57, disebutkan : 


an ME EA ea KA Hay Pa aa fo UAN, ge ia pa Ha 
PAR Sa emg AI Bia GAS Ne AI pal pa 2 Ugly ade ai Jo AI Ipay IE per so... 


Dari Jabir dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Janganlah penduduk kota 
menjualkan (menjadi calo penjualan) barang milik penduduk desa, biarkanlah sebagian 
masyarakat dikaruniai rizgi oleh Allah dari sebagian lainnya." 


Imam Nawawi dalam syarahnya (5/309) menjelaskan: 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 599 ) 


asi EP 3 AA of dy NI, : Kai Ju oi, Pa Ju ag « sa edi & Pa eraslas sai sa 

Sel ad Je a00 gate SA : SAI Jah 4 Aa jaan Ana Ah Rela ai | ag AT ala ga santan 
Ashab kami berkata: "Yang dikehendaki dengan BAI'UL HAADHIR LIL BAADI ialah: Ada orang 
asing datang dari desa atau dari kota lain dengan membawa barang (dagangan) yang mana 
barang tersebut dibutuhkan secara umum, dengan tujuan menjualnya dengan harga saat itu. 
Orang kota tersebut berkata kepadanya:"Tinggalkanlah barang itu disisiku, biarlah aku yang 
menjualkannya secara bertahap dengan harga lebih". 


VI Haa It PA pl SA IL OK SA byAN ok (aa il 2 taat Jb 
Sa ia al pat YA ba AD Ok ba Ji LAI ee ia Jl 
Hen SAN pall aa UP ad Lang IG , Inna pa Mena n 


Dalam kitab Al Umm juz 3 halaman 92-93, cetakan Daarul Fikr tahun 1410: 


onlen Gl ya YL Calon O yadis Roll Jaf Ol Vj ate AG del Ab Gama Ola JUS el at 32 al Boy LI JU 
ceri Ida R3 gal di Jal dy IP pegal Og AAN yana Ol oya Gaal OK UI ditaman g 4 Ugal La If Gali 


Imam Syafi'i berkata:tidak ada makna yang jelas dalam larangan BA'U HAADHIRIN LIBAADIN, 
wallaahu A'lam, kenapa dilarang, hanya:- Karena penduduk desa datang dengan barang 
dagangan mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahui harga pasar.- Karena orang-orang 
membutuhkan dengan apa yang mereka bawa.- Dan karena mereka merasa keberatan dengan 
keadaan yang berakibat pembeli menurunkan harga barang dagangan mereka.Ketika penduduk 
desa (yang didatangi) menguasakan penjualan kepada mereka, maka hilanglah makna larangan 
ini. Wallaahu A'lam. 


? Ical Rizaldysantrialit 

Kita ketahui dalam sejarah, bahwa masyarakat arab banyak mata pencariannya sebagai 
pedagang. Mereka berdagang darinegeri yang satu kenegeri yang lain. Ketika mereka kembali, 
mereka membawa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh penduduk mekkah. Mereka 
datang bersama rombongan besar yang disebut kafilah.Penduduk arab berebut untuk 
mendapatkan barang tersebut karena harganya murah. Oleh karena itu banyak tengkulak atau 
makelar mencegat rombongan tersebut di tengah jalan atau memborong barang yang dibawa oleh 
mereka. Para tengkulak tersebut menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal. Membeli 
barang dagangan sebelum sampai dipasar atau mencegatnya di tengah jalan merupakan jual beli 
yang terlarang didalam agama islam. 


Rasulullah saw bersabda : “apabila dua orang saling jual beli,maka keduanya memiliki hak memilih 
selama mereka berdua belum berpisah, dimana mereka berdua sebelumnya masih bersama atau 
selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah 
seorang telah memberikan pilihan kepada keduanya, lalu mereka berdua sepakat pada pilihan 
yang diambil, maka wajiblah jual beli itu danapabila mereka berdua berpisah setelah selesai 
bertransaksi, dan salah satu pihak diantara keduanya tidak meninggalkan transaksi tersebut, 
maka telah wajiblah jualbeli tersebut”. (diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim, sedangkan 
lafaznya milik muslim). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam hadits tersebut jelaslah bahwa islam mensyari'atkan bahwa penjual dan pembeli agar tidak 
tergesa-gesa dalam bertransaksi, sebab akan menimbulkan penyesalan atau kekecewaan. Islam 
menyari'atkan tidak hanya ada ijab Kabul dalam jual beli, tapi juga kesempatan untuk berpikir 
pada pihak kedua selama mereka masih dalam satu majlis.Menurut Hadawiyah dan Asy-syafi'l 
melarang mencegat barang di luar daerah, alasannya adalah karena penipuan kepada kafilah, 
sebab kafilah belum mengetahui harganya. 


Malikiyah, Ahmad, dan Ishag berpendapat bahwa mencegat para kafilah itu dilarang, sesuai 
dengan zahir hadits.Hanafiyah dan Al-Auja'i membolehkan mencegat kafilah jika tidak 
mendatangkan mudarat kepada penduduk, tapi jika mendatangkan mudarat pada penduduk, 
hukumnya makruh.Kandungan Hadits Dilarang pembeli melakukan upaya untuk mencegat 
pembawa barang/penjual dijalan sebelum sampai di pasar, apalagi dengan tujuan dapat membeli 
dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.Ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada 
penjual untuk menjual barangnya sesuai dengan harga pasar. 


Jika terjadi praktek jual beli dengan cara mencegat penjual di jalan, maka penjual mempunyai hak 
khiyar setelah ia sampai dipasar. Secara hukum penjual dapat saja membatalkan jual beli yang 
sudah terjadi dengan cara mengembalikan uang dan meminta barangnya.Alasan pelanggaran 
adalah memberikan jaminan harga bagi penjual, sehingga pembeli tidak menyembunyikan harga 
sebenarnya dari penjual. 


Syarah : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-52&ID-1361&idfrom-3946&idto-3949&bookid-52&startno-1 


2 Hariz Jaya 
Sa PP PE OS UI JPU Sa SI al PS UV ia Gal Lea 


Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dg 
jalan yang bathil, kecuali dg jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. (AS. 
An-Nisa' : 29). Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Halaman 268-269 : 


SB adl mol Elgil «SI JbWL Law agaas Jlgol IKU Ul us cuio3oll ole lleig J)li 03 
Sl IE W ujab Ulo doll Sgiwo pilu yo dd S20 S3 log soladilg LJI elgilS dc 

ac Lir casio ul aids Ja up JB sus bj ade dll day loul Laboleio Ul dll ala loo 00 ll 
wisl Uus) ul 1J929 Odi Ja JI yo Situ Ja JI 98- yabe al uc «do SC uc agla lida sUldgl 
sal oat J9 4 Jb Si III Sol ISS X3 ) "dag sc Jl JB SI ga :Jle-lad 3 dg0 LH» 9 Ward) NI9 
Ul uc yo edoilc yo yole yg Sagala yo Jua val Lia sakogall 05 3 ale Lido ls 
a93 oJl Tamil X9 «CrSuui lo oS-0 (A0JS) Lil JG JbUL K2 Ilpal 19KE 3 Isl sal al UI 
Jb S5 Asal (6 Y Igisl sll bal Lal Jail ol uas yul us dolb yul uy sde JB3 Aolsll 
Pu lir as Jas Jloo3I Jua8l 99 plelall9 “JbUL Liw Wlgol JSL « ul bilas 38 Al Uu ugaludl JB 
cs Sab3 JB IsS3) XI (61 Dai) (3 sae le ya ) "el3 sy Al J3 labil) BG san me JSL 
IS cebiio sliiiwl 9d 9 wuoilbg 29 JL las S3 Sio wol LE HL USS « ola 10939 .(doles 
BU yo veL yg us sll d9 saliall SI Jlspdl Lu! 9 doa Islan 4 “Jai 


dag SI AI 088 og 156 UI 4 cdsYI Baall VI Cogall Lpa3 Us33s3 NP AgiS9 (151 sale | SSL 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 601 ) 


Lai Slolaoll SAY dan mual ade Jay SY Jos NI gadi as Y il ale UI Ann) el Rini 
laS JGN Ul Igl,3 sagabewolg 229 Gini galg elo d3 43 eganll Wlsg 05 Yg Lal ale Ji NS 

JI yo pgiog lillo loleoll gu 1955053 slab Jha! pas 93 Jai JIN elkS9 KAL ul ade Jas: 
GNI sale JB alel dilg sada yiio yo Jai bbs! 929 claw yul oagy lar99 Ul all 43 Ru 
bia 1883 ual Wang:JB Iri s0 al olgog Sal ant cuba elbc gl lau | Kio LAN LE HL 53 
alag Ale Al sduo WII Iga JB JB 500 04 U040 0 Aul 00 03 lauk US cam ye sal 

"Al dl alas yog-dws yo Luas Id "alun yitu ul aludd Jas Ag diarall s0 )u5Jl9 LAI ye Ll 

Jo ybs oles" "JB ml ale Al Lala Al gay ol Kewoaoaall 33 Ca LS aksi jl OLI 
ba cuamu Jen al und "oi al lo JSI lagio sala JS UJI aku ISI" Kou lal gg "BL 
ag Jb ll ls das 9 siam ES yog KE K Call 5 1059 « dogibwolg (dis cal sasis «au Cas 
gudl Jlo A8 Garis lo camoy Tab HD yo 31 38 Lo ll lalai uy le Siti 99 LS) cakl Bb all asli, 
J93 9H9 clillao iloledl Ru | g25x09 Al ana, bus yoga! 9d bo « debi9 Gol 39 dim Oli dJg 
ve dil Jlusl gg do yulill ang lu WLiaall 44 ilblaall 84 R0, JB up peing well d3 43 


aa leg 4 2S oo ba SI ( lau JS Al Ul). 


Penjelasannya : Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman yang memakan harta sebagian 
dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak di 
akui oleh syari'at, seperti dengan cara riba, dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk 
kedalam katagori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekali 
pun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang di akui oleh syari'at tp Allah lebih 
mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tp 
dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya. 


Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku ibnul musanna, telah menceritakan kepada 
kami abdul wahhab, telah menceritakan kepada kami daud, dari ikrimah, dari ibnu abbas 
sehubungan dengan seorang laki-laki yang membeli dari laki-laki lain sebuah pakaian, lalu laki-laki 
pertama mengatakan, jika aku suka maka aku akan mengembalikannya, dan jika aku tidak suka, 
maka akan aku kembalikan berikut dengan satu dirham.Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah 
yang di sebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil”. (AS. An-Nisa' : 29). 


Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Harb Al-Mushalli, telah 
menceritakan kepada kami ibnul fadhail, dari daud al-haidi, dari amir, dari al-yamah, dari abdullah, 
sehubungan dengan ayat ini bahwa ayat ini muhkamah tidak di mansukh dan tidak akan di 
mansukh sampai hari kiamat.Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari ibnu abbas bahwa ketika 
Allah menurunkan firman-Nya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 
harta sesama kalian dengan jalan yang bathil”. (AS. An-Nisa' : 29). Maka kaum muslimin berkata, 
sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang bathil, 
sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di 
antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu). Maka 
Allah menurunkan Firman-Nya : “Tida dosa atas orang-orang tuna nitra”. (AS. Al-Fath : 17). 
Hingga akhir ayat. 


Hal yang sama di katakan pula oleh gotadhah, firman Allah : “Terkecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian”. (@S. An-Nisa' : 29). Lafadz TIJARATAN 
dapat pula di baca TIJARATUN, ungkapan ini merupakan bentu' ISTISNA' MUGATHI'. Seakan- 
akan di katakan, janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 602 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


haramkan, tapi berniagalah menurut peraturan yang di akui oleh syari'ah yaitu perniagaan yang di 
lakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual dan carilah ke untungan 
dengan cara yang di akui oleh syari'at. Perihalnya sama dengan ISTISNA' yang di sebutkan di 
dalam firman-Nya : “dan janganlah kalian membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan sesuatu yang benar”. (AS. Al-An-'Am : 151). 


Juga seperti yang ada dalam firman-Nya : “Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya ke 
cuali mati di dunia”. Merangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafi'! menyimpulkan dalil yang 
mengatakan tidak sah jual beli itu ke cuali dengan serah terima secara gabul, karena hal ini 
merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka se suai dengan nas ayat. 


Lain halnya dengan jual beli secara MU'ATAH, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka 
sama suka, adanya sighat ijab gabul itu merupakan suatu ke harusan, dalam jual beli. Tapi jumhur 
ulama' imam malik, imam abu hanifah dan imam ahmad berpendapat berbeda, mereka 
mengatakan sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka, begitu pula 
perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu, 
karena itu mereka membenarkan ke absahan jual beli secara MU'ATAH (secara mutlak). 


Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jual beli MU'ATAH hanya sah di lakukan terhadap 
hal-hal yang kecil dan terhadap hal-hal yang di anggap oleh kebanyakan orang se bagai jual beli. 
Tapi pendapat ini adalah pandangan hati-hati dari sebagian ulama' ahli tahgig dari kalangan 
madzhab syafi'i.Mujahid mengatakan se hubungan dengan firman-Nya : "Kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, di antara kalian”. (AS. An-Nisa' : 29). Baik 
berupa jual beli atau apa yang di berikan dari seseorang kepada orang lain. Demikianlah menurut 
apa yang di riwayatkan oleh Ibnu Jarir. 


Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami waki', telah menceritakan 
kepada kepada kami ayahku, dari al-gasim, dari sulaiman al-ju'fi, dari ayahnya dari maimun ibnu 
mihram yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda : Jual beli harus dengan suka 
sama suka, dan khiyar adalah se sudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu 
muslim lainnya”. Hadits ini berpredikat mursal. (Lihat kitab Tafsir Ath Thabari Juz 8 Halaman 221). 


Faktor yang menunjukkan adanya suka sama suka secara sempurna terbukti melalui adanya 
khiyar majlis. Seperti yang di sebutkan dalam kitab shohihain, bahwa Rasulullah saw pernah 
bersabda : “ Penjual dan Pembeli masih dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah”. 


Menurut lafadz yang ada pada imam Bukhori di sebutkan seperti berikut : “Apabila dua orang laki- 
laki melakukan transaksi jual beli maka masing-masing pihak dari keduanya boleh khiyar selagi 
keduanya belum berpisah. (HR. Bukhori No. 2109 dan Muslim 1531). 


Orang yang berpendapat sesuai dengan makna hadits ini adalah imam ahmad dan imam syafi' 
serta murid-murid keduanya juga kebanyakan ulama' salaf dan ulama' khalaf. Termasuk kedalam 
pengertian hadits ini adanya khiyar syarat sesudah transaksi sampai tiga hari berikutnya di 
sesuaikan menurut apa yang di jelaskan di dalam transaksi mengenai subjek barangnya, sekali 
pun sampai satu tahun, selagi masih dalam satu kampung dan tempat lainnya yang semisal. 
Demikianlah menurut pendapat yang tekenal dari imam malik.Mereka menilai sah jual beli 
MU'ATAH secara mutlak. 


Pendapat ini dikatakan oleh madzhab imam syafi'l. di antara mereka ada yang mengatakan bahwa 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 603 


jual beli secara MU'ATAH itu tidak sah hanya pada barang-barang yang kecil yang menurut tradis 
orang-orang dinilai sebagai jual beli. Pendapat ini merupakan hasil penyaringan yang di lakukan 
oleh segolongan ulama' dari kalangan murid-murid imam syafi'l dan telah di sepakati di kalangan 
mereka. Wallahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/726168727405938/ 


3016. HADITS TENTANG TIGA TEMPAT KESIALAN 
WANITA, RUMAH DAN KENDARAAN 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum, Karena hp saya gak dukung bahas Arab, saya pake latin semoga faham, A'N 
IBN UMAR RADHIYALLAHU ANHUMAA, ANNA RASULALLAH S.A.W @AALA: "LAA A'DWAA WA LAA 
THIYARAH, WASYSYU'MU FII TSALAATSIN: - FIL MAR ATI -WAD DAARI -WAD DAABATI" yang kalau di 
artikan lafadznya begini: " dari Ibn Umar ra, bahwa Rasulallah saw bersabda: "tiada istilah 
penyakit menular, dan tiada pula seekor burung (binatang) yang bisa membawa sial, dan jikalau 
pun ada kesialan, itu terdapat pada tiga hal: - pada wanita (istri), - pada rumah, - dan pada 
kendaraan ( kuda / onta dll ).. Gimana mbah, keterangan nya ? terimakasih. | Frans Elo | 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikumussalaam. Hadits tersebut memang ada di Shohih Bukhori no: 5421 : 


AI Ula AI Japay Ot Lapis AI Oya al OP dl GP GAJI YP Uaiya Wadan AS Uya Ulaip Vio AAL 3 AI AS aa 
HA Jala BEI 3 SSB 3 ia Bob V9 EN IU lag Ade 
Sarah Hadits Shahih Bukhari Ibnu Hajar Al-'Asygalani : 


S3 baliy JS 0 Lutag «IS lom usil WlE ago anc1g el ala USSaIS9 yIoalih ad JSI « Sg 
ali yo ole dabolla cab "A23, yail USS 0 SM us lansia . tolol! yo " 

sal gi mluwa Y NG" - alug Gulo Ali duo - sai us Hol 3 Jaslowl us Jaso ye Ely uc asl9 
wo Ing " Gaby 98 Cuib Il « Bi Y8 Cowo lal « BG paku 156. mullg « ULJI9 «2 akal 
al us uda Sos gl osis" Kasal " 99 gal aoysl Hyo yul Luas yo salad US. JuAso gl 
Jla Jl "and el yal ul ye wuluh a39 "lal 9 Al deg « Lg.A08 pi yakai II " RI, dyu,d 

dg kelasul d3 « lubis Il ob Jang "Dubes tw yo ga al puatilual gl « ve yu all UL ll 
9D A55n09 Siojillg ygld gol a59 «da dim Uya lil 9d JL all as S9 Us Y4 Ulas Ye dal 
Lo log " Jgig " Sg adu WI «J9 « pala XI Lio log « Dis dal " A89) dome ul US Ul vul9 
US Sio yill a55 bad Sal aa HS Us laa Mi 389 « II 9 mol dagu ul MS yo "NI 
ds - Ul R0 0S yisl pel «143 gx gl lai lau Jl ul adikic S dll Jas aula « uc S)lsul 
“025 lay Aly Nail Bulak Lag alg Al alud 339 0 ul dl boks " Jail uni, All S3 " Alai 
dab 058 0 JAS yo" 9390 905 05 UII uc Cuds yo "Usil" sig a39. ld yo 
SE AL DSN 8 X9 Sab NI Jab Y pall : Jia aga". 


99 Blow 8 lg Jl BUSI lag Capai Kab Hok pai 8 (SE 9 pidll9 « Doub X9 Sgsc Xl): Jp 
99 pisall Cuil Ad 4 Sgaedl sis LS ago Ga aloy Xgl K9 « Snl9 susou pdldillg sabillg « slgaJI LS 
baal sal yul sis 089 Kaul Ly asam CyAS HI 299289. Il dd 98 J8 Lo S5 389 « 8) Sal HWI " 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 604 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cydodl "ag H3 dal WS lg . 
Hadits selanjutnya yang masih berhubungan dengan permasalahan ini : 


Ale Al daa AI Jgaay Kang JB Spy Ul OT Rai5 ya AL AS oa Al Uas GAP SE AJI y Kar Uya Old! pat ato 
SA Una IIA RSI JG JI Lag IG Jl rpg Bab Y Iya elaag 


Sarah Hadits Ibnu Hajar : 


se imb 3 il oi Wih Ata 3g 0 aka SAI SI Gek db (JI Lang C3mb Y) GBI sa Gd 
05 LAS pel ya dah pa La SMS oya Cettmng EN 3 AU. 
Terjemah Hadits: 


AI kp AI Jeyany OT Legit AI Kang AS aa YP Ala YP AJI YP Uniy Lion yA ur Ulat2 Udan AAS Up AI AS Gadalo 
lay JAN BO 3 OSU SPIN ab Yo Se Y JB eng ae 


Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 
Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada 'adwa 
(keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak 
jadi beramal), dan adakalanya kesialan itu terdapat pada tiga hal, yaitu, isteri, tempat tinggal dan 
kendaraan." 


Makna Ijmal Hadits diatas, tidak boleh Thiyarah (menganggap sial hingga tidak jadi beramal), 
sesuatu yang berhubungan dengan Istri, tempat tinggal, atau kendaraan, akan tetapi dalam segala 
apapun sesorang dianjurkan bertawakal kepada Alloh Swt. Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/705636346125843/ 
www.fb.com/notes/747479981941479 


3067. INILAH PENGERTIAN HADITS AUDSIY 

PERTANYAAN : 

2 Syd Agiel Tg NN 
OS 59 WI A33 SE Dll 

Apa yang dimaksud dengan hadist sohih dan dho'if..???? Dan apa yang dimaksud hadist 

gudsi..???? 

JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Untuk Hadits shohih dan dhoif bisa dibaca dokumen 2398. HADITS SHOHIH DAN HADITS DLO'IF atau 
link disini : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/600323266657152/ 


Sedangkan Hadits gudsiy ialah wahyu yang diturunkan pada nabi MUHAMMAD dengan tanpa 
perantara malaikat bahkan dengan ilham atau mimpi, ada kalanya berupa lafazh dan ma'na dan 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 605 ) 


adakalanya lafazh saja dan NABI yang mengungkapkan dengan beberapa lafazh dari dirinya 
sendiri yang dinisbatkan pda ALLAH dan membaca hadits gudsiy tersebut tidak dianggap ibadah 
dan juga hadits gudsiy itu tidak mengandung mu'jizat. 
Sol ye Maa ai 
pda le Gi te ang Jai Jail Lela sell Jail Lah alta ai PU Ja UI SUN All aa Ale Jl modi La, 
JAE Yg At anna Y JL Ad Anang 9 OS ya Blah elu 
? Ibnu Al-Ihsany 
Dalam Al-gowaid al-asasiyah fi ilmi mustholah al-hadits pengarang : Muhammad bin alwy al-maliki 
al-hasani hal. : 16-19 menyebutkan : 
LI Tanah BL CA AYU Ren AYI dad dala Geleng € dnjlly Bole 2 ya yakilly Ck Jl Rea gadi Uya 
Ne) Jer 
Hadits Gudsiy : hadits yang dinisbatkan pada kata gudus, gudus yaitu ath-thoharoh (suci) dan at- 


tanzih (membersihkan). Disebut pula hadits ilahy dinisbatkan pada ilah (ketuhanan), dan juga 
disebut hadits robbani dinisbatkan pada Robb (Tuhan) yang maha agung dan luhur. 


Wlay BL AI JB £ alta OT pb jae Jong jeda dl Odia pelan Aa Ab lo Sya SLS Lo SY yag 

dad NAS DG Sele US dalang oi de Ab ca al sole $ 
Hadits gudsiy menurut istilah : yaitu sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullloh shollallohu alaihi 
wa sallam kepada Tuhannya azza wa jalla yang selain al-gur'an. seperti : Allah tabaroka wa ta'ala 
berfirman :(yang artinya kurang lebih) "wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku 


mengharamkan kedzaliman atas diriku, dan aku menjadikan kedzaliman itu sesuati yang 
diharamkan atas kalian, maka janganlah kalian saling berbuat dzalim." al-hadits. 


IKA... Jeng dy OP daya Lah pekuy Ala AI lo AI ya, JB 1 Ye Glowall jas jl 


Atau hadits gudsiy itu seperti ucapan shahabat semisal : Rosulullah shollallohu alaihi wa sallam 
bersabda tentang perkara yang beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla : ..... begini begini 


Ay ge Al yag ag dala AI Gale Iga Ja ya MV 1 Usa ra 


Hadits gudsiy disebut hadits : karena termasuk dari sabda Rosulullahi shollallohu alaihi wa sallam 
dan karena menceritakannya Rosulullah terhadap hadits dari Tuhannya. 


dab V LIS ye ojhI yag Ado abal 0 Ag ESAI Ai) La ageng Jon DJI IP aah MY 1 Lah 3 


Hadits gudsiy disebut gudsiy : karena disandarkan pada Tuhan jalla wa'ala dari segi yang 
berfirman dan yang merintis (sumber) terhadap hadits tersebut dan Tuhan adalah dzat yang suci 
dari setiap perkara yang tidak layak. 


Sail dd, OLI Cnn3 di SAI pedas Coal Eyad Ad pra yag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 606 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan dari mengetahui hagigat tentang hadits gudsiy, perbedaannya akan terlihat diantara hadits 
gudsiy, al-gur'an dan hadits nabawiy 


AA era dag BA pat gag LI SLS Kn Gary Ula OLI oil LOLA, sda ega om BA 4 
ag ghaalg 4d 9 3 SLS gain 3 baal lia Jadeilly mail ya LD yiS pall ya de AL & pun OT —A Ht) 


Perbedaan Antara Hadits Gudsiy dan Al-Gur'an 


Al-Guran mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki hadits-hadits, 
keutamaan dan keistimewaan tersebut menjelaskan atau menampakkan terhadap perbedaan Al- 
Gur'an dan Al-Hadits. Antara lain : 


1. Al-@ur'an : Merupakan mu'jizat yang kekal sepanjang masa yang terjaga dari perubahan dan 
distorsi, lafadznya mutawattir dalam kesemua kalimat-kalimat, huruf-huruf, dan gaya bahasanya. 


SA dal) Lah 
2. Haram meriwayatkan al-gur'an dengan ma'nanya 


0 yE 9 tom AS IDE Ra pny 6 Ldouall dana La 
3. Haram menyentuhnya bagi orang yang berhadats, dan haram membacanya bagi orang yang 
junub dan semacamnya. 


INA 3 di 
4. Tertentunya dalam shalat 
5. Ternamainya dengan sebutan Gur'an 
bana ping dia DB JS 9 «Aisha Asal 


6. Menjadi ibadah dengan membacanya, setiap huruf dari al-gur'an diberi dengan balasan 10 
kebaikan 


By ya DUYI tepa yp yaa lia Anand 9 4 AgT dia Akad Ayana 
1. Setiap perkataan/jumlah dari al-guran disebut ayat, dan setiap ukuran tertentu dari beberapa 
ayat disebut surat. 


Gdba SS 4 BUIL Ulor Genga CA ya ya eling abal 
8. Lafadz dan ma'nanya dari sisi Allah, dengan wahyu yang disepakati para ulama'. berbeda 


halnya dengan hadits. 
wallohu ta'ala a'lamu bishshowab. 


LINK DIKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/761964697159674/ 


3107. INILAH HADIS MUSALSAL YANG DIRIWAYATKAN 
PALING SHOHIH DI DUNIA 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


? Muhamad NurFajarudin 
Assalaamu alaikum, mau tanya Hadits musalsal yang paling shohih di dunia beserta rujukannya ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, hadis musalsal paling shohih yang diriwayatkan didunia 
adalah musalsal tentang bacaan surat As shof, menurut Imam Suyuti termasuk juga musalsalnya 
Huffadh dan Fugoha' bahkan musalsalnya Huffadz berfaedah ilmu secara pasti. Lihat rujukan kitab 
Tadribur Rowi Imam Suyuti bab anwa'ul hadis, an nau'us tsalis was tsalasuun : 


gladi 9 « BULU Janleaklg 1 d3 » Sal 2) yan Belia Jalak UU 3 Coy Julian ae oya 1 OLYI aed JB SA 
SIN Kay Abe (ball Ada 2 BULU Jaka! Of" Retall d " 3 S3 ja Lah 


- kitab Risalatul Musalsalat : 


Satu Roll 5 « S mooll 35 2LJI Sob Tell bas Lo Call Bo gadel yi Jhulkusll Cns3l Cgorug 
NE 3 020 Ao sil yE « wall R9) Sar Sab UC « Ilo 2050 Sum UC « “Skull ad Sal 3 J050 
Sl og MSI 3058 vj SSI UE. ol SE uy d050 Fall GE « Sanu dlu ey WI M6 al 

256 pa Ula Al gal BOLA ve Salad! 950 9) SI pd ai GS « ll Ssi Gi 2836 

ae sa. Sa Oa e ea 

TN MAS Ud ar UP SSI GS | Ga all JOS Uy SSI Ly WI MG daS0 yul Lg. SogliJl a50 

w Ul ms Gg. dala ul 3 K3 LE ae53Al yg. MS op da0 G2 mol ya 2 
al Lian G5SIS8 alus ale WI slo Al Jaw) bau Owl yo Inai U323 " JB « Uc Ul 95) Aw 

UAHAI 98 log Ul gaKll 3 Lo Al Ta : J59 58 AU J3, olilas) J9 52 WI dll OLS Jlasdl Sl des 
db ea UI Mc ban JB « 2-1 dl Hull B) 9m Ulos bugs Jl Isiol dll lab SSI 5 Saya D3 
We 133 : a33 JB 1853 " dg ale WI al AU Jasa) UX 909 bau WE 1538 : dc Ul 35 
luke 51,33 : cas .ais og) SAI Sui « 08 Lake lal 33 : Jsta Gila yio s519 JS 155D9 « Au Ep WUlUS 

yo Leul agow «ul SBI SJ WI 3 aral 03 Ul Sa50 Saw Tell 39 «SS Usus 

dim cal US «050 3 lo us « aiull M050 ya lc Sodmg «III MC 00 Saw well usu 

Ia : ag up WI j3 JB « le Ras JB : cl SSI rb « Ul NE Ly 30 Hoya uc Sail 

Dhuluo 289 Cyrs Tuo | Jelenll Las Jl3 « Cb orliwl Jl) « Juukillg « Sl Juniio gunud Cud» 

Xuuluun GS io 43 ASbbJlg « aslbllg « Asoka 8 Sos Olg.29 « Lin 99 (59.5 ulun R03 Ji 

Bat yo Ad C9 « SI dong0 88 ul lollg « daa oalg « Sos £ al9 39 « wesadll boa lc ang 

Iob 

Hadis ini adalah hadis musalsal paling shohih bahkan hadis musalsal paling shohih di dunia, 

diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dalam kitab Jami'nya, Imam Ad Darimi, Imam Hakim dalam 

kitab Mustadroknya secara musalsal dan beliau menshohihkannya berdasarkan syarat Imam 

Bukhori dan Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, At Tabrani dalam Mu'jam 
kabir dan selain mereka dari banyak jalan. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/765068886849255/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 608 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3226. PENJELASAN HADITS 'MAN 'ARAFA NAFSAHU 
FAOGAD 'ARAFA RABBAHU' 
PERTANYAAN : 


? Andre Bontot 

Assalamu'alaikum.... saya mau bertanya dan mohon pencerahanya...ada suatu hadist yang 
berbunyi....MAN'AROFA NAFSAHU WAKOD AROFA ROBBAHU, WAKOD AROFA ROBBAHU 
MAN JAHILIYAH....apa penjelasan dari hadist ini dan saya mohon maaf apabila ada salah dalam 
menulisnya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 

Wa'alaikum Salam Warahmah. Dalam AL-Hawi Lil Fatawa, kitab Fatawa yang ditulis oleh Imam 
Suyuthi Rahimahullah, menjelaskan bahwa kaliamat : 

"MAN 'ARAFA NAFSAHU FAGAD 'ARAFA RABBAHU", Siapa yang mengenal dirinya, maka dia 
mengenal Tuhannya. 

Dan kaliamat yang menyerupai kaliamat tersebut bukanlah sebuah haditsrasul Saw menurut 
pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Zarkasyi, dan Imam Nawawi mengatakan ini bukanlah hadits 
yang Tsabit (kokoh) kedudukannya: 


dum al JB9 Gulo yul Oil JS gU3 9 Segi Ai Jim 339 Resu2y ad Call Id yh :J3NI Jltall 
Aa en ee AA 


Magalah yang pertama, ini bukanlah hadits yang shahih, Imam Nawawi pernah ditanya, kemudian 
dijelaskan dalam kitab fatawanya, itu bukanlah hadits yang kokoh kedudukannya, Ibnu Taimiyah 
dan Imam Zarkasyi dalam kitab-kitab hadits yang terkenal yang menyebutkan adalah Ibnu As- 
Sam'any, ini adalah magolah Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. 


d drguallg dil adl ES NI9 SeAlb dadi HC yo oliro #Ugl3 YAI Sggill JB Holiso 43 wuWll Jika 
adal Celwallg Gila Jl Hugo lg SaalL u, Ac. 


Magalah yang kedua tentang penjelasan tekstual diatas, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab 
Fatawanya. 


"MAN 'ARAFA NAFSAHU" 

Siapa yang mengenali dirinya, dengan segala kekurangan dan sangat butuh kepada Alloh dan 
menghamba kepada Alloh Swt, maka dia akan mempunyai keimanan yang kokoh, mengetahui 
sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan sifat Alloh Swt Yang Maha Suci. | AL-HAWI FATAWA 
IMAM SUYUTHI |. 


2 Mas Hamzah 

Nambah sedikit ,rujukan sama kitab sama dengan gus ulin diatas tadi. Syeh tajuddin ibnu 'atoillah 
dim kitab latoiful minan berkata : " Aku mendengar guruku abal abbas al mursy berkata: ' hadis ini 
mempunyai dua ta'wilan : 


HS Yal meidl B0 LISIS coli 9 V)339 0ju dll Ic 5339 ld 09 Wb dasi GC Yos : ladasl 
| | au yo Ul 20. 
JB sub 9 «ea Ill J3 J9XG « J8 yo WI Sc ul ale ato Sid Jo 88 ai IC yo ul: wWlg 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 609 ) 


1. maksudnya barang siapa yang mengenal bahwa dirinya itu hina, lemah dan butuh maka akan 
mengenal bahwa Allah itu maha agung, berkuasa dan kaya, maka jadilah pengenalan ttg diri itu 
yang pertama kemudian pengenalan tentang Allah setelahnya. 

2. Maksudnya bahwa sesungguhnya orang yang mengenal dirinya sndiri maka ini menunjukkan 
bahwa sesungguhnya dia telah mengenal Allah sebelumnya. 

Yang pertama adalah keadaannya para salik (orang-orang yang mengharapkan wushul ke Allah) 
dan yang kedua adalah keadaan para majdzub (orang-orang yang di tarik oleh Allah dan sdh 
wushul ). 


op) slilg JII dlolao 93 sluti Ulu UBLc ISI oligo : " Ugal gi "33 Hall all gl JB9 
ALA AG dh 0 ily «dil Ulun lpio CB .C Ario lo slile lay Ulg si 93 calc LA 3S 
4 Jolsi ul wa lu dloleg . 


Abu tolib al makki dlm kitab gutul gulub bekata : " Maknanya jika engkau mengenal sifat-sifat 
nafsumu ketika berhubungan dengan para makhluk yaitu engkau tidak suka para makhluk itu 
memprotes apa yang kau kerjakan dan engkau tdk suka para makhluk mencela apa yang kau 
lakukan maka dari situ engkau akan mengenal sifat-sifat penciptamu, DIA juga tdk suka hal itu, 
maka ridholah dengan keputusanNYA dan berhubunganlah denganNYA sebagaimana engkau 
sukai jk orang lain berhubungan denganmu.". Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/782197638469713/ 


3237. PERIHAL HADITS WANITA ITU SEPARUH DARI 
LAKI-LAKI 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum. Ada tulisan "wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan lelaki". Ada 
yang bisa jelaskan ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Penjelasan hadis " perempuan adalah syagoignya (separuhnya) laki-laki " 


53 Jniti JB GUSI S3 Ng Jb S2 JAN 58 kuy Ale AU ol All Igta) Jika SB Tile ,g 
af S5 ajal ade Jd All Jaa & dala Al OB ale Jak Y JBL Sao Ip isl 8 Sl sp JA 
JB Sila Al Ul asi JB Jag 


Dari aisyah berkata : Rasululloh shollallohu alaihi wasalam ditanyai ttg seseorang yang melihat 
sesuatu yang basah (mani) tapi tdk ingat klo bermimpi basah, maka Rasul menjawab :" Ia wajib 
mandi." Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan 
sesuatu yang basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, 
Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi ? beliau 
menjawab: "Ya, karena wanita adalah syagoignya laki-laki" (HR abu dawud, at turmudzi, imam 
ahmad dan ad darimi ). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 610 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam kitab syarah abi dawud oleh badruddin al aini disebutkan : 


yo Wil elg» NG sagio Uilid UgilS sellallg HSNI 99 pglliolg pd ulu 1SI/ " Ja Jl Jis " :dg3 
Pola lagale pol 


Sabda Rasul " syagoignya lelaki " artinya adalah sepadan mereka dan semisal mereka dalam 
akhlak dan watak, seolah2 perempuan adalah pecahan dari lelaki, dan karena sesungguhnya ibu 
hawa diciptakan dari nabi adam alaihimas salam. 


Dalam kitab tuhfatul ahwadzi syarah sunan turmudzi olae almubaroktfuri disebutkan: 


Oni mellialy pd yili Sl AI gal JB « Jalsidl rise lead Giliwo Honll 059 (JJ Hilis eludl ul) 
2 Aj Ga Ud Ng Ap 035 dls jl Gs3 adala LA Ale Sl ontoa3 Ela NG Kebun 
adil. Ja JS Agil au Jlll A3 5 Bl oll ade Juell a49 yusy dwi 


Sabda rasul " perempuan adalah syagoignya (separuhnya) laki-laki" ini adalah jumlah permulaan 
yang mengandung makna ta'lil / alasan. Ibnu atsir berkata " artinya adalah sepadan mereka dan 
semisal mereka seolah-olah perempuan adalah pecahan dari lelaki, dan karena sesungguhnya ibu 
hawa diciptakan dari nabi adam alaihimas salam. Syagignya lelaki adalah saudaranya seayah dan 
seibu, karena syagg adalah keturunananya dari keturunannya, maksudnya adalah wajib mandi 
bagi seorang perempuan sebab melihat sesuatu yang basah (mani) setelah bangun tidur seperti 
wajibnya lelaki. Selesai. Wallohu a'lam. 


Hadits-hadits yang sema'na di antaranya berikut ini : 


- Hadits Sunan Abu Daud : 


Pe PA Ta SKA ap AT pp aa 
JEJI Gili sad las 103 JB Ind kalel JS 53 ilsall ika Al SK ale Jua Y JEILJI Sy Ng abSI 


- Sunan Altirmidzi : 


A02 -— 0 


Se Kana ai 

SO 5g JAS 63 Jnaitn JB GUSI, N3 Jb San JAS 3 Ala gile bl salad Jsa3 Jia Jim 
Ulas JB Inc ds S3 al all de Ugal Iyan) G dok 2 JG ala Jlut Y JB Saualg LSI 
JEJI Wil 


Uldlta JSI 98 Tile CS jae 05 All ane GE jas Gill K2 Emas 8 535 Lil3 owuc gl J6 
Jilio xol3 26 J38 389 Cm 4 abis JB Yo Mg € Calb33 Aami3 pac YM 63 6YUSI SY Ag 
J3 9d9 Juuity Gil ab Sl ,3 JS JI bagiiual Iasbllg alay ale AVI alo yul Sea 

3ng deli al Jl ws Sl Juusl ale Lonlail sell Lo dal Jol Lag JB 9 saS13 S) gula 
Asli Jdl dole ic alalus Nah y J3 DiuSI Sl, ISI3 Sula Sel 


- Sunan Addarimi : 
Ul Jam ole C3 : JB pmilic Alb sud 1 AU 26 u Ibu! 4E KC153NI UE ui Hj MA38 bu3I - 


Cupi 4 Anu Al Cl SUS la Wolis 08555 SI sall : Culid Kalau Al Sic goal AI -akug le dil so 
Ol dig Enji oil Ii pipiku AN Lowoio -alug lo Al Lolo- Sail JBS 2 LUSA «saka AI G JS 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 611 ) 


A2 Ilsil 187 Ts « dent 2 Sp lali -1 Si 

- Musnad Ahmad : 
las al B3 0S SOLAII Alb yul ig 22 H3 Ik Kis JB el 333 WAS JBs5ugoll gol SS 
s6 


2) lp glag dag ol Gaill JES Gile JAS SK plug dag ol Hail 235 Fals Al BoglKo CB 
pia Al lay Cap i daku ALI Jitil dial 43 Got) 4535 ol sal cs Galah all Iga) G pala 
Sl Ja Ol Us SSI G0 gatiag gl Ol milan Al Gala Aug GUE AU so AliYgaa) Sic eludll 3.28 

Gala £ alay AE dl ola Gil Jubeles le To GS « Jl 0g 38 UE al lee dloele AU lo 


JB Jika 38 B3 gai cold aku « ck all slow 


Pemahaman Hadis 

Laki-laki dan wanita adalah dua jenis mahkluk yang terlihat pada lahirnya berlawanan, tetapi kalau 
dicermati dengan seksama maka akan dilihat bahwa keduanya bagaikan tangan kanan dan 
tangan kiri. Tangan kanan tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan sempurna tanpa 
dibantu oleh tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Laki-laki memiliki pekerjaan yang tidak dapat 
dilakukan oleh wanita, begitu juga wanita, memiliki beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan 
oleh laki-laki dan untuk kesejahteraan bersama keduanya harus saling tolong menolong. Oleh 
karena itu kedua makhluk ini tidak boleh berpisah, bersifat nafsi-nafsi dan tidak perduli satu sama 
lain. 


a. Laki-laki 

Laki-laki adalah satu jenis manusia yang kebanyakannya bertenaga kuat, berkemauan keras, 
bersifat gagah, berani, sanggup menanggung berbagai macam kepahitan dan kepayahan hidup, 
suka menolong makhluk apa saja yang teraniaya dan rajin mencari nafkah untuk kebutuhan anak 
dan istrinya. 

Dengan kecerdasan akalnya ia dapat menaklukkan segala isi dunia, benda-benda keras dapat 
dilunakkan, binatang buas dapat ditangkap dan dijinakkan, dsb. Disamping sifat utama dan mulia 
laki-laki juga ada padanya sifat jahat, kejam, aniaya,menipu dan mengecoh. Semua sifat ini tidak 
dapat dihindari kecuali dengan menyucikan diri dengan didikan sejati, didikan Islam. 


b. Wanita 

Wanita adalah salah satu jenis manusia yang cantik rupa, lembut bagunannya dan menarik hati 
laki-laki , wanita menjadi perhiasan dunia, tempat kesenangan laki-laki bahkan wanita adalah 
salah satu karunia Tuhan yang tidak ternilai harganya bagi laki-laki. 

Dengan kelebihan-kelebihannya itu wanita menjadi tempat penghibur laki-laki saat susah dan 
duka, bahkan ada kalanya wanita menjadi penguasa atas hati laki-laki sehingga laki-laki akan 
menuruti keinginannya. 

Wanita hidup disamping laki-laki, tabiat wanita lemah lembut, halus, mudah tertipu dan sering 
teraniaya karena percaya pada apa yang dilihatnya. Juga ada satu sifat yang rata-rata dimiliki oleh 
wanita yaitu riya, sifat ingin dipuji oleh karena itu kebanyakan suka menampakkan kecantikan dan 
perhiasan. 


Cc. Laki-laki adalah pelindung bagi Wanita 
Dengan perantara nikah yang dibenarkan oleh agama Islam, seorang laki-laki dapat memperisteri 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 612 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seorang wanita, sekaligus menjadi penolong dalam waktu susah dan senang dan dalam waktu 
lapang dan sempit. Keduanya hidup saling mengasihi,sama-sama menikmati kesenangan dan 
sama-sama menanggung kesusahan, memelihara pergaulan dunia dan agama.Seperti yang 
disabdakan Nabi saw : “Sesungguhnya wanita-wanita itu adalah rekan dari laki-laki”. Juga firman 
Allah swt : “merekaadalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. Imam 
alKhathabi menjelaskan hadits ini dengan mengatakan bahwa wanita adalah pendamping dan 
representasi pria, lahir dan batin, bahkan seakan bagian yang tak terpisahkan dari tubuh lelaki itu 
sendiri. 


Lantaran hubungan suami-isteri itu terlalu dekat sehingga Allah mengumpamakan sebagai 
pakaian yang melekat pada badan. Laki-laki menjaga dan memelihara diri wanita dari segala 
bahaya yang akan menimpa dirinya, menyediakan tempat tinggal dan memberi nafkah belanja dan 
pakaian.boleh dikatakan bahwa seorang suami adalah pengganti orangtuanya, tempat wanita 
bertanya, tempat menyerahkan segala urusan, tempat berlindung dan meminta pertolongan. 
Pabila keduanya berjalan menurut peraturan yang ditetapkan oleh agama, saling mencintai, saling 
percaya dan ikhlas maka rumah tangga akan berjalan dengan baik. 


Jika wanita adalah belahan atau bandingan dan semisal laki-laki berarti wanita pun mempunyai 
peran nyata dalam kehidupan ini.Keduanya saling melengkapi. Apa yang tidak ada pada wanita 
maka ada pada laki-laki, demikian pula sebaliknya. Namun yang sangat disesalkan wanita kini 
menjadi korban jargon “emansipasi” dan “kebebasan” yang tidak terbatas telah membawa mereka 
menyongsong malapetaka dan bencana dunia. 


Dikarenakan tuntutan emansipasi yang kelewatan dan kebebasan yang terlalu bebas sehingga 
wanita shalihah yang menjadi sebaik-baik perhiasan dunia akhirnya menjadi sampah dunia karena 
hanya menyebarkan fitnah bagi laki-laki dengan mengumbar aurat dengan alasan kebebasan. 
Sehingga ada ungkapan yang menyatakan bahwa “rusak atau tidaknya sebuah negara dilihat dari 
kaum wanitanya”. 


Kesimpulan : 

1. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Attirmidzi, Ahmad Addarimi, Imam Ahmad dan Abu Daud. 

2. Hadis ini menyatakan bahwa wanita adalah partner atau rekan dari laki-laki, karena pada 
hakikatnya ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki begitu juga sebaliknya. Laki- 
laki dan perempuan harus bekerja sama dalam menciptakan kerukunan dan ketentraman di 
dalam rumah tangga. 

3. Kenyataannya, sekarang banyak wanita yang menjadi fitnah bagilaki-laki karena kebebasan 
mengumbar aurat dan perjuangan emansipasi yang kebablasan, tidak lagi memperjuangkan 
kehormatan bagi perempuan akan tetapi memperjuangkan penguasaan perempuan. Hal-hal ini 
sudah keluar dari jalur syariat agama Islam. 

Sumber : 

http://milaghifari.blogspot.com/2013/05/wanita-itu-separuh-dari-laki-laki.html 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/722373797785431 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


3292. KAJIAN HADITS PUASALAH ENGKAU MAKA 
ENGKAU AKAN SEHAT 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, mau nanya kedudukan hadis puasalah engkau maka engkau akan sehat... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalam, kalau yang lafadznya cuma " sumuu tasihhuu " dari ali rodhiyallohu anhu 
maka sanadnya talif / rusak. 


AU MS og us Hao v0 (21357) " JoIl "9d Sat cal ass. us Al 93, Ulb yul y ac us 
ale dil talas Al Iaao JB JB Ai il p1A3 le G2 4 25 UE 4 ul US 4 B4 ul Bo Ga 


Sl gal J9 « elo WS d 4018 03 WI MC up Unud YA Wb dliuul ISpg » (Isouo 190912 ) ! alug : 
Olsall ld "5 yul. Uti Sola N : Sani JlB3 . USS Cuanll J9 jio " (21289) 


Kalau yang dari abu hurairoh hadisnya agak panjang, dalam kitab majma' zawaidrijalnya tsigoh 


| gigiaui 19 Olug Toswoi 909209 Igoisi Ig cl "alug Ule all lo Al Jaw JB : JB dad sud ye" 
Lola 9 bu pora Jalal 0193: 


KESIMPULAN : 

Hadits tersebut diriwayatkan dengan beberapa bentuk lafadz, antara teks pendek dan teks 
panjang. Perawi hadits itu beragam, di antaranya Imam Ahmad, Thabrani, Ibnu Najib, dan Abu 
Nu'aim. Status haditsnya diperselisihkan. Abu Hatim menilainya sebagai hadits matruk, al-Hafidz 
al-'Iragi menilainya dhaif, an-Nasai mengggarisbawahinya sebagai bukan hadits yang gawi. 
Sedangkan di sisi lain Nurudin al-Haitsami menilai para perawinya tsigah, al-hafidz al-Mundziri 
juga menilainya tsigah. Jalur hadits itu saat ditinjau dari Zuhair ibn Muhammad dikomentari oleh 
Ibnu Abi Hatim sebagai rawi yang shalih, sedangkan Ibnu 'Adi menilainya sebagai rawi yang tidak 
perlu dipermasalahkan. Dalam ta'ligat Fighul Islami, Dr. Wahbah Zuhaili menggolongkannya 
sebagai hadits hasan. 


Walhasil, secara umum hadits itu masih diunggulkan oleh sejumlah imam muhaditsin sehingga 
tidak masalah bila dijadikan dalil. Wallahu a'lam. 


| | | 53710 12 wiglsal) slasJI uS : ULISII 

kegd0 Ai WI 15) BD yul UC Sanl olg, .Igoigi 19 £19 | ouoi 1909109 |g5y 53 19 jalu 
Isistisi 19 Slug Lgouoi 1909109 Lgougi lg 51” al sul wloll ol 9”. 

Igoigi 19 5219 |gowos 190919 Io5u 53 19 lu” Ku IN dlg), 9g 

| gsaoi 190910” ale Lotto ball 58 asi gol a.l, 

Isoitig Ig5uo Ig Jalug Igousi Ig El” dio s1 21530 w3", 

|goisi 9 | gowa 19 lu” Jaa aic Al KLS) lc vl uc SUJI sal all 9” 

BI) s0 al uc wal abal elasll ssi ol, Ball ISgu 9. 

Igokig Loswoi 19 3” baal Aeb) ya cal uc La Ol 98 musi gl ol9 9” 

sowai Lg laa” Ad 1 pl agan soul ye Lal alay, 

sol cg 00 ul us meladlo swlc vul us Ol Bor gal yS 252 19320 2 all 3 ling 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 614 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lapisi 19 5&19 Iaswo Ig 3lu” Jaab 8 2D su ye Sol dual JW, 


: | 4720 Ig ul Wi Ham wlsII 

US “Ayl S aJagas Wiro «Sol gol Sa20 Ly 4D) Uas aula 04 S020 Lido sule M5 up lbh Lan 
s3.« Igoigi 19 5&l9 (Lasuas Ig Alug « Losuai 190000 » :JB alwg de WI duo WI Jaw) gl dB ul 
ud Y S9 yo Al Uc ly AV :JL, 

0 Sail wd will JB, 

bulel d ti s0 INI laic Jleg. 

Gi ISUSy US HB) 1 Sani S9)g. 

Ilo 3.0 Jha. 

Ker os| yc Ju Sg)g. 

Gol do :Jb3 cai yul Ul Hail yul uut Jep, 

Io 999 (US yo 4 Soo log 59m Alia 949. 

Wah dal gal 1S3c unl Jaa. 

dig alang dil di 9 16 vol J3. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/733405160015628/ 


3330. HUKUM MENGGUNAKAN / MENGAMALKAN HADITS 
MAUDHU' (PALSU) 
PERTANYAAN : 


2 Sang Pengembara 
Wssalamualaikum, mau nanya'. seiring dengan banyaknya para penda'i yang ada sebagian di 
antara mereka disinyalir yang mengambil dalil dari hadist maudu' seperti yang sering kita dengar : 


AM yo U3 o1091 2) up plio yad masih Ji A09 1S Ubsng jl gia LN) 1 Uya 
AI all asu Ad yabl dim po V9 sabl asu yl po yo yal SS as wal Jls Jio So SS y5g3 Na) 
dio lagu yiuc duos adl ISS Ai ab Gulai. 


“Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulan Saya (Rasulullah Shollallahu “alaihi wa Sallam), 
sedangkan Ramadhan bulan ummat Saya. Barang siapa berpuasa di bulan Rajab dua hari, 
baginya pahala dua kali lipat, timbangan setiap lipatan itu sama dengan gunung gunung yang ada 
di dunia, kemudian disebutkan pahala bagi orang yang berpuasa empat hari, enam hari, tujuah 
hari, delapan hari, dan seterusnya, sampai disebutkan ganjaran bagi orang berpuasa lima belas 
hari. 

Hadits ini menurut sebagian keterangan adalah “Maudhu” (Palsu). Dalam sanad hadits ini ada 
yang bernama Abu Bakar bin Al Hasan An Naggaasy, dia perawi yang dituduh pendusta, Al 
Kasaaiy- rawi yang tidak dikenal (Majhul). Hadits ini juga diriwayatkan oleh pengarang Allaalaiy 
dari jalan Abi Sa'id Al Khudriy dengan sanad yang sama, juga Ibnu Al Jauziy nukilan dari kitab 
Allaalaiy. Pertanyaanya bagaimana hukumnya menggunakan hadist maudhu' ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumusalam, tidak boleh mengamalkan hadits maudlu'/ hadits palsu sekalipun dalam 
keutamaan amal. Namun begitu, perlu kejelasan pasti dari para ahli hadits tentang ke-maudhu'-an 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 615 ) 


hadits tersebut, bukan hanya klaim dari orang yang mengaku-aku ahli hadits. Karena boleh jadi 
hadits tersebut derajatnya dhoif bukan maudhu', sehingga boleh meriwayatkannya. Dan perlu 
diperhatikan juga bahwa dalil sunnahnya berpuasa di bulan Rajab, tidak hanya diambil dari hadits 
dalam pertanyaan di atas. Ref : 


uaaill 98 Card US ul Ag : bg putu Ai Ulu 8 yo Wall Cydall Al9, sloldl yAw jlsl 38 
ASI Jilag all JAslk Yg siliollg all calisy Gleiy loo el gi gl JlacYI Jilid gl Laclgall | 
YA oo Tam al al ea A3 lia ol lensa wusal 2AN lg de sit 


2 Kakek Jhosy 
SEPUTAR MENGAMALKAN HADIST DHA'IF DAN MAUDHU' 
ImamNawawi dalam kitab al-Adzkar hal 7 : 


Cup jl Lag yilla Jilasll 98 Jadl Horiuug 3924 ? Ad yEg elaiallg ida yo slalell JB 
XI Lesilos DG el a89 HWllg AKI Rudl9 al lg JAE AKSI lol 9.le91590 (KA lo Kumal 
vas Wi Gasa Cup yg ISI la 4 el 0 da ad bos 3 USS Ul NI ym! gl Tunai Curl 

Ya Ig dis ji Ul Until 30 . ASIN ol £ ul. 


Berkata para ulama dari kalangan Muhadditsin, Fugaha, dan sebagainya, Dibolehkan dan 
disunahkan beramal dalam hal fadlail, targhib dan tarhib dengan hadits dla'if,selama ia bukan 
hadits yang maudlu. Adapun dalam hal-hal yang berkaitan denganhukum seperti halal-haram,jual- 
beli, nikah-talag, dan sebagainya, maka tidakdibolehkan mengamalkan/menetapkan didalamnya 
kecuali dengan sahih atau hasan.Kecuali hadits yang menyangkut masalah kehati-hatian dama 
suatu hal darimasalah tersebut. Semisal apabila ada suatu hadits dla'if yang menyebutkanmakruh 
melakukan sebagian transaksi jual beli atau makruh melakukan sebagiannikah, maka hal 
tersebutkan disunahkan untuk dihindari, tetapi tidak bersifatwajib 


Berkata Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab syarah arba'in an-Nawawiyah hal 32 : 


33 NI yi 49 bruno US Ul UN: Jlas NI Jils3 sal Cusll Jadll 5195 ole clodi 4gil »8 

WU Jasll yo di5 bcl 

Para ulama sepakat atas pengamalan hadits dla'if dalam fadlailul a'mal. Jika ternyata hadits 
tersebut pada dasarnya sahih, maka seharusnya ia diamalkan. Jikaternyata seandainya tidak 


sahih, maka pengamalan terhadap hadits itu tidak akan mengakibatkan kerusakan(mafsadah) 
menghalalkan yang haram, mengharamkan yanghalal, dan menyia-nyiakan hak orang lain 


- IbnuHajar al-Haitami dalam kitab fatawanya II / 54 : 
kelas! Jlac VI Jil3 58 Las Jawa d93g0llg Judsollg Rhatialg Ju sallg Bell Curl Yl yi 83 


Telah ditetapkan/disepakati bahwa haditsdla'if yang Mursal, Mungothi' Mu'dlal, dan mauguf boleh 
diamalkan dalam fadlailul a'mal 


Muola) said 25 ul Sob3 

HS ll Kas, 028 WI oi G2) Oei Wa ME Ugal 2 Lab 98 JB uc WI 915) Jiwa 
uc udlel All asu US) Yo ako yo Ul S9, isl ulsl 983 8 SiB3l Io yocls dll mwgo 
EN sasa A3 bull As dl sofa else NI Tr all dara Abi ti dio ALA sosis lol 
S5) alga Dl dsn 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 616 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ab KS As 3 OLI 2JB Lgi IS) boulasi Lem) 3 p305 295i Bin Oli 102 Ho 04 dg JB 
wc Wig sios)lo MJ pace! aFll Joia9 dy Boy aidlg Blog US) 39 ale AU patiwl yo Wei 
sebal Ji 0S 099 WB 102 "Emi 989 A45 Globe ago JB Hi Inul al OI omi pd d0 Gua 
Dl «AS9 99 Do lu3 


aa! KI anom yolg HJ RJ 4 Juno 389 la Ulg3 903 Awal 09 49 Hill Sulga Lule s9 389 
Carol Sggill JB 9 dc 9.290 K5 232 Cuolal Jgiy9 0900 US yuli! sis Idul 98 SI LLS$ (SJ 
Y Jogy Y £ moga, 


195319 GNI susag Sal Sia sis wal Ix» 5 Sio Jogmol6 Dl £9590 Ul dc bls Gal 99 
dls US lo ld 498 LSI Cod ik Ale Al 13) Ula Sial Al Sob doi AS yo SouAnu lo ll, 
Ol Beban! sy sil OA sale LAI 329 dio Jg3 993 HS) 29 US Umlill Lagi ale Gali Id ) oil lol9 
yo UlirYg Al gila Kab adl d 2509 0555 Bsebball tisu sid S3 de 2g Yg ed uc Rawa) 
Anal Jan adl Jan 00 Je pig3 Ul U0 S9) las situ Jalal Id US dls Al ud 3 Slsall 

01 Ines gal Gas 0,55 loS aula, Jai Y USS Jb Cus Id Ul Dangal Jalal Ika 53 log US, 

Yam ye Jis lo Jim Oi Jul Mc Ly sell ebi Akal gag malai 98 J9 Tulis 4 ekalg Jual 

Vio 5 misig LS) 242 Rio LO Lalai 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb//775378829151594/ 
www.fb.com/notes/799929776696499 


3361. HADITS SESUNGGUHNYA SABAR ITU PADA 
TAMPARAN PERTAMA 
PERTANYAAN : 


? Pencari Tahu 
Assalamualaikum. Tanya semuanya : 
1. Shodamah itu artinya apa ? 
SJgil dormoll sis ul loil 
2. Gholawat itu ukuran yang seperti apa ? Terimakasih 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb, dalam kitab Shohih Bukhori di bab ziyaroh gubur disebutkan : 


1223 Al alo gl 50 JB (431 "55 Jis WI 05) Ill xy umi yS ubi bids dus birds pol Lira 
JAS si la img) La pd dll ia lil cal 45 lg Al dil JS ab Sis 4 iya plug ale 
Jb Bel JI wali wal Odi Sai pl dug Gale All lo all Ob cab plug le dil aduo guil “il Lg 
SI aa Se seal ls 


Dari Anas radhiyallahu “anhu dia berkata: telah lewat Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
kepada seorang perempuan yang sedang menangis di samping kuburan, maka Rasulullah 
bersabda: “Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah.” Perempuan itu berkata: 
“Menjauhlah engkau dariku, karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana 
musibah yang menimpaku.” (Anas berkata): Perempuan itu tidak mengenal beliau, lalu dia 
diberitahu bahwa yang barusan bicara itu adalah Nabi shallallahu “alaihi wasallam. Kemudian dia 
mendatangi pintu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, dan tidak didapati padanya penjaga 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


pintu, maka perempuan itu berkata: tadi aku belum mengenalmu. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya kesabaran itu saat tamparan (musibah) pertama kali 
dirasakan. 


Hakekat sabar itu bukan pada saat ketika tertimpa musibah ia menangis, mengeluh, dan 
menghujat allah swt," kenapa terjadi seperti ini padaku ya allah?". lalu setelah itu baru ia berkata 
"saya bersabar da rela atas semua itu". akan tetapi sabar itu nampak pada seseorang saat 
pertama musibah itu terjadi ia pun bergegas kembali kepada allah swt. 
sebagaimana rasulullah saw. bersabda: 

SJ9Xl dormoll sis mol! lol 
Kenapa rasulullah saw. menyebutkan domall dalam arti 'tamparan.' 


Dikatakan tamparan karena seakan-akan manusia saat ia hidup di dunia itu ada dalam 
kenikmatan dan kesenangan. tidak pernah ia berfikir kalau ia akan kehilangan sesuatu yang ia 
cintai atau berpisah dengan seseorang yang amat ia sayangi. maka saat datang musibah itu 
seolah-olah ia tertampar dan jatuh dari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sama sekali. 

hingga ia ter sadar " benar......hidup itu tidak selamanya seperti yang kita harapkan dan inginkan, 
akan tetapi ada saat-saat di mana kita menjadi bagian dari musibah yang telah allah tetapkan 
untuk kita. apakah kita ridha? ataukah marah dan kesal terhadap musibah. konsekuensi nya, 
apabila kita ridha, maka ridha allah adalah balasan janji dari allah, namun apabila marah dan 
benci, marah seperti itu pula lah balasan dari allah terhadap nya. 


Lalu apa alamat atau tanda seseorang dikatakan sabar? apakah dengan tidak menangis? 
seseorang dikatakan sabar atau tidak sabar bukan dari tangisan. akan tetapi saat ia meninggalkan 
urusan dunia dan ibadah hanya karena meratapi musibah, ia lah dikatakan orang tidak sabar. 
karena ratapan dan pennyesalan tidak akan pernah mengembalikan sesuatu yang pergi dan 
hilang, tangisan pun tidak akan mengembalikan kegagalan dan menghidupkan orang mati hidup 
kembali. 

akan tetapi hakekat sabar itu adalah saat ia terkena musibah, ia segera bergegas kembali pada 
allah, mengevaluasi kembali ibadah nya kepada allah. 


- Syarah Riyadhush Sholihin (maktabah syamilah) 


BMA al) 1JWS Bis 9S IL sob mung ale Al Kalo yuli s0 1JE -aic Gil yu, wil US 
cl aluag dal AI yglao spul Au :Lad Isi Lai Ag Kian Lai Ad sll agis dll US (Sm 
(953 dosuoll sis amal! os) 1Jli selasa sel sowlap Odi 223 pl plug Ale All io gal Uh 


(( anna ole 4S) Halal lg, 989 


s0 alug Ale AI lao suill ul His WI 913) “Elo up yil u0 Ai la les All Aoa, - Wol JB 
pre Ki 0 Ud Ml ASI Ul lesti ellas JI Se aa agan aa 
| smallg dll Sgiiy ld yo akug le AU no wull lal, Lol 

Job gus asal HI uc el ((oorinooy eni Al el cut el Jd Wlb3 HS molo Ul sil) 1 Je 
Lois mkwg le Al aao gd 3 wil lolos lobo lpio CE 38 Anal! « ul de Ju Ibas. 
WI ae ym «Ul Jl UI Jowo dl Klg Lord alug ule AUI saao WII Jaw Id Ul: J8 Ai 
Ul olao ud J3 seal Jul "B9 USB Ld JSI yo yul Rioy s1 odc yw SI gula 
((J9Al Goroll sie mall loil)) #alwg lc . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 618 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


small 9 Id dung! Amos lo Jgl JGN dora ic yaa Ul 9d UNI le Ulu SI mal. 
lo Jah awo Bl Ul jl diin sad ilea daii lo Lalai 0038 IS UB seliS asu loud suall bol 
Da3 ad ASI9 Krama H3 uya Aglies, Ul lg di LI) #Jot3 yi a39 D9 MI AMI 


leio)) . 


sil gd bc Cysall IS 43: 

Xie 4S Ball dam SL, lal AB LSI lg SNI dl ige”g Holly DL Ale sud IIS Kus "Ngl 
ag | omallg ll gtu bol will. 

1 bo oo yo lplol ul Sc WN sigilh laniy lg clay a41 alg “duudil Ailiy al (sis el) 1 lola 
sll Is sc Su lia yo LS,3 Iigl9 dlam dloi « ul abiwi. 


http://shamela.ws/browse.php/book-9260/page-221 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/797908193565324/ 


3391. HADITS SEPUTAR 'HABBATUS SAUDA' (JINTEN 
HITAM) 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Ilham Al Fhatih 
Mohon penjelasan tentang hadist obat habbatussauda..? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Di antara hadis habbatus sauda' adlah hadits yang ada di kitab Shohih Albukhory : 


oaais G2 Jul WAS dll Sue USS Hub gol Gj dll X6 Lis 

sal Gal 0563 YAuy0 3d3 Tama God Sy olall 48 yA Saul G) y DE leog US, : JB au 3 JB G£ 
abi al 99 log bl 5 is. Gitu gl Las io 19538 sISgtll Anal Odgo ASI : W Jks jus 
0D Uh : Jai Aug ale Al duo Gulll Uerow Gil yaii3S disle € G6 Gila IS$ 939 culalI IS 9d K55 
Gaall» : JB S au lg : Sl Kalull yo XI SIS JS G0 Eka sis AJ» 


Bekas dari Khalid bin sa'ad, beliau berkata : kami keluar bersama ghalib bin abhar kemudian beliau 
sakit dalam perjalanan maka kami datang di madinah beliau sakit, kemudian Ibn Abi Atig 
menjenguk beliau kemudian berkata kepada kami : pakailah Habbah sauda ini dan ambilah lima 
atau tujuh haluskanlah kemudian taburkan pada hidung dengan beberapa tetsan minyak pada sisi 
ini dan sisi ini karena sesungguhnya Aisya Radliallahu anha meriwayatkan pada ku sesungguhnya 
beliau mendengar Nabi SAW, bersabda : “Sesungguhnya Habbah sauda ini adalah penawar dari 
segala penyakit kecuali al Sam. Kemudian saya berkata : apa itu al Sam ? beliau menjawab : 
Kematian”. 


"29 JG AL VI kaan KT Cal 3 as ale Dota dil Ta Bea Sal 
“wall lsg GIS gal Aal9 Ot 


ba dari abu hurairoh sesungguhnya beliau mendengan Rasululloh SAW bersabda : " Dalam 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 619 ) 


habbatus sauda' (jintan hitam) terdapat obat dari segala penyakit kecuali al sam.". Ibnu Syihab 
berkata, Maksud dari al sam adl maut sedangkan habbatus sauda' adl syuniz. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/798837986805678/ 


3407. KITAB LUBABUL HADITS 
PERTANYAAN : 


2 Murlan Vsi 
Assalamu alaikum.hadits-hadits yang ada di dalam kitab lubabul hadis apakah hadis-hadis soheh 
semua? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Kitab Lubabul Hadits adalah kitab hadits yang di karang oleh Syeikh Al Imam Jalaluddin As- 
Suyuthi, Kitab ini memuat hadits nabi dan atsar shohabat dengan sanad atau jalur yang shohih 
dan terpercaya, dibuat dalam 40 bab yang setiap bab nya berisi 10 hadits. 
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat-9&book-1029 


Kitab Lubabul hadits kemudian disyarahi oleh Syeikh Nawawi Al-bantani dalam kitabnya "Tangihul 
@oul". 
http://shamela.ws/rep.php/book/4113 


S8 Uk sus dang riluul Liag , Hiig R20 Oliwb dug all UNI daguill JUSYI Ailgo Ad Ro» ULS 
(Cusall OLI) olowg Cyolsl 3 ac UL JS. 

seal Sggill s00 Lg Ka20 All Ul JW 2 3 Call Jail aa 

nda UW aa 99 Culall Jali Ruki : JSI 1ULSII Aug 

salad Sggill 0s 04 S020 Rusull "A0Ol Sub 

moga S3 sal HI Lal all JNE Farid Call UU ale aa Id 


Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/814017928621017/ 


3409. HADITS SEPUTAR MEMAKAN SEMANGKA DAN 
DAGING, MANDI HARI JUM'AT DLL 
PERTANYAAN : 


2 Sapu Korek 

Minta izin bertanya, mohon tanggapan kepada postingan teman saya ini : apa iya ada hadits 
lemah seperti yang disajikan dalam postingan di bawah ini : 

- Hadits dhaif dan palsu ialah hadits yang cacat secara rawi (jalan riwayat) atau pun matan (isinya) 
atau keduanya. Banyak sekali hadits dhaif yang seliweran dalam keseharian kita, bahkan kita 
anggap sebagai dalil Islam, dan juga dibelain sedemikian sewotnya sebagai "kebenaran". 
Mengetahui status hadits itu dhaif sngatlah penting agar kita nggak jadi muslim yang menggugu 
hal cuma, bak membumbui burung terbang. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 620 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Di antaranya : 

- "Siapa yang membaca al-Ikhlas 200 kali, maka akan dihapuskan dosanya selama 200 tahun" 
- "Siapa memakan semangka sebelum makan, maka itu akan menyucikan perut" 

- "Siapa yang makan banyak di dunia, maka ia akan kelaparan di akhirat" 

- "Makanlah dengan tiga jari" 

- "Dinginkanlah makanan/minuman sebelum disantap, sebab makanan panas tidak berkah" 

- "Sesungguhnya Allah tidak mengijinkan kalian melagukan bacaan al-Guran" 

- "Berbincang di masjid akan menggerogoti pahala, seperti hewan ternak menggerogoti 
rerumputan" 

- "Wanita jika mandi haidh supaya menggerai rambut dan menggosokkan aroma wewangian" 
- "Memakan daging dapat memperbagus wajah dan memperbaiki akhlak" 

- "Mandi Jumat dapat merontokkan dosa seperti rambut dicabuti dari akar-akarnya" 

- "Bekas minuman orang mukmin itu obat" 


JAWABAN : 


? Ical rizaldysantrialit 

Bismillahirrohmanirrohiim. 

Pertama saya menanggapi soal BUAH SEMANGKA 
Dalam At-Tadzkiroh Imam Al-Gurtubi, menuliskan : 


ea 
dilasy | 9 wd 5 9 tulai diw Jos H3 SAI 3 3 M050 025 gal jas |: JB dilasy 31 9 wuswi 9 lai 
SI sos ul sale Lipa Bom v4 Jie Lido? JB sial Omni Up s4 Lian ? JB yul Lis : JB 

AU 915) MLS YS d3 3 mo US Slbuul yul US Yale 4 gol bias : JB sol cal yulic Lir 

WINS 9 Lal yo velo Ul agolic 9 Fuul 1993 de L : ala 9 le dll lo Al Jawa, JB : JB ic 

All LS 9 sid Uasuw Vo SI 9 sl99 Kasuw A92 Al Jaal NI dot Lgio JSI 20 yo Lo 9 dil 295 yo 
9 ale Al Kalo Al Ig WA Ola sie JBS) 9 Uli yi dis Lao 9 Lliuud isc doll JA 

all yo galau 9 sll: JET abi yo 0 le Lil 9 al 


Ulama ahli hadits terkemuka Abul hasan ali bin khalaf al-Khufi dari abul gasim abdullah, dari Abil 
faraj muhammad bin abu hatim mahmud bin husain al-@azwaini dari Abu ja'far muhammad bin 
zaid al-Ja'fari dari ayahnya, dari Yahya bin husain dari Agil bin samurah dari Ali bin hammad al- 
Ghazi dari Abbas bin ahmad dari Abu bakar bin Iyasy dari Abu ishak, dari Ashim bin dhamurah 
Dari 'Aliy ra, Bahwa Rasuulullaah shallallaahu 'alayhi bersabda: “Yaa 'Aliy, rajinlah memakan buah 
semangka karena airnya dari surga, dan rasa manisnya adalah rasa manis surga, setiap hamba 
yang memakan satu suap saja buah ini, Allaah memasukkan ke dalam perutnya 70 macam obat 
dan mengeluarkan dari perutnya 70 macam penyakit, untuk satu suap Allaah mencatat untuknya 
10 kebajikan dan menghapus darinya 10 keburukan(kejahatan) dan mengangkat(nya) 10 derajat”. 
Kemudian Rasuulullaah shallallaahu 'alayhi wa sallam membaca firman Allaah Surah Ash- 
Shaaffaat ayat 146: “Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu” beliau 
bersabda: Labu dan Semangka adalah buah dari SURGA. 


http://www.islamport.com/w/akh/Web/2811/190.htm 
Kedua soal membaca surat al-ikhlas 200 kali 


Rosulllah SAW bersabda : barang siapa yang membaaca surat al-ikhlas dua ratus kali,maka allah 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 621 ) 


menuliskan baginya seribu lima ratus kebaikan kecuali ia masih punya tanggungan hutang. Imam 
aS-suyuthi dalam kitab beliau " Al masnu'ah fil ahaditsil maudhu'ah " mengatakan : Hadits ini 
marfu' namun ada cacat dari sanadnya saja yaitu pada perowi yang bernama HATIM. Hadits ini 
juga ditakhrij oleh imam baihagi dalam SYU"BUL IMAN, imam suyuthi juga dalam Al Wahiyah, 
Adzahaby dalam MIZAN , 


TA Oa Dana, Be Nae ana Da ES la gal gl DRS 
US ale Gx Ol NI din Gile as33 Gl dal GS 352 sila SSI Ul 36 Ji: D3 Ga" al". 
da3 Ygoll leg « dia 3D 30 DIY 20503 « Sdojill SI : cs . Is g BL sb , € DD 
san "Ba daso0 0) 3650 2S Ema UE (S9) 39 ? Ul yall 3 dil JB . Okalgll 48 
3 siang «la Ula 98 yaa al Kay yul UE SSI Job dg» " dus Up al Al 
Sala gd Jb ld gp" Lho eva UP 4 ubi UE 1283 yul op OuSII Spb yo Ud Las 
GP Lai Ui ALI rob yo 1 Ola An yslg . " guslo Lugid A36 S0 gailo 1 Al SI Bag 
Stan Ulalato log 1 AENIG 4 KEL soal uh CSI NI Cb 2 Ola Ala Y : Jlb9 «yul y2 « cab 
adeg gal 2059 « yuil 02 « Kubu « Saall Io Sob 0 « aigadl9 « yu HA al Aa oSl3 . batal « 
550 Emma SSI AU 30 Jb : (53 ye legdho il GS Wood! si al Bob wo « HDI YSS 
US D3 yo" JB yalt al ve sasa sad sam salg ik Uma gi pas 
Blog Mun BS) JS 99 LS, Ml 59 B0 sniilog | Tw mo UG AC 20 Cowo ASI JI 35 
alel lg." bo ras 9 Aiiiruo Upos « diw Gilo wd all. 


http://library.islamweb.net/hadith/display. hbook.php 
Ketiga seputar Banyak Makan 
Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Hilm : 


JG GE ubi IE GE. Bal56 Gi 23 mail UR yj a50 Ly aU Ac WS Ws3 (“39890 C2) 
Cesiul 250 L03 « did US KAS 5S Up" Pulball H5 sac JB : JB ya Yi MSI YP ol ya 
Ji pal JB G3 «DLS JB Alika 5S 09 « Alius JS AS JS Lag «4 SLS sai Lo SI Yg 4 
San pyae ad mg Al Angi LIS Ya3 dad all Si Ang DASI SS Yg e 0S JI A65 JI Ya3 ASI. 
doi 22 Je bill yo 2533 « all Sic A83 bit ul 93 WS 3S La". 
http//library.islamweb.net/hadith/display hbook.php 


Hadits : 
gay YG , lolab Sani SSI Isl" “Img Ole all ac Ml Jaw, JB JB lagis AJI 915) yale upl US 
(ask al kaab sis dual". 


Syarah haditsnya dalam 
- Fathul Mun'im ditinjau dari segi figih nya 


http://www.sonnaonline.com/DisplayExplanation.aspx 
- Syarah Imam Nawawi : 


Ji sal Rawo Gol S9 SSI 0 Lesuos lo Rao a00 AS doilll JSI, drwoilly MLDAI Id Ulaswl LL 

gol Gu JSNI diwall Ul KEL el 93 pedal AS» US Jloi 1 leis) 

S3! Gulo all dg (lgi gl Laila ui Ody Raos NG lola Aas JSI ISI) mkug le AVI ala J3 43 

salol Du ISL dalg) 999 Lemas jl Jd 0 Salag Lol Du ISL alug le Al Kao WI Joy US 
kas & 3 16. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 622 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


189 Sal ul 93 goa Y ASIN J9 Tibuallg DN Gal yo akug ule All ola guild ul dalan 33 
Jasiadk 0x Taun Ng Ulat Lacy Yg S9 SSI yo Las US lo bana dis 3 ASasl Anil Leg ISI lg, 
yo sendi JS Si (Sal A5 Ulat Ul lg 989 AS ll aoleb SI 93 Sx NY ab aulol Jab Lis 
Cal « ol bsolg dul95 1999 Gum lo gai 5539 boouli dotilll Sant yo Llaiuu H8 Aolab die 0 LS5y sis ala 
sal Gal Ulaisal leio UNI uas yo Elgil Cole 0d Y9 .dniuall 22m Culuwlg lg) 999 doll 

pd NI dog Asal JI Lal mas Ng goo Ol JSNI Uloniuulg Lal lulaiig plalall AS 3 ade dlbdlo 
JS Uboilg bd o4e9 dowoill Il Ulasisalg JSI yo el 489 VI G0 Y lag 0129 B0 3S Ub 
X9 Uma yi R90 ale V9 UB Udi R90 ole gi al Isl IS Lunas SSI Rawo d0 Ab3luull doilll 
AE B9 w9SU pgilg cabbtdl LSI Laiog laut GS ji Ng Ulun Los YAI UB KSO Ul leku£ yo 
ol) akug le dll Kalo Vgig lgi 307 29 Ul Ima SI Jani sal wo 395 Lgiog Kd Elsul lu 
WB ai 33 ki Tio No ade Amsilly dio mind 4 (Ailts yo sent US Sio Sal LAH Ulu 
@Jlg oliso (Lgisl gl lgisob) ala 9 ade Al alan V93g aing lou jitu Yg dio 3 ibug Ud 4 NCT 
gp polsg a99 Bu olag da9 3S eh Dili N yoo 0 46 lgiel ind Jati Al UI lgi is ag wo Y alel 
il Lgasl Jl ISS lgish J sll y 929 US 4 Xiisy dualiS adliso 49 « US ye S9 ygyAku Ag elu Ugdila 9 
SI sebll 5d ala oliso (AS pall ul 99 U05Si A) Alus lc Al duo Asi alel dlla dgnig 

Sisal 93 tpis lo 4d gl asulol de ypis loud gl ASI lord AS all lb S5 Ng IS yA Ulil 0 Lay 
as gigolo AS al Jual AS all Juooid AS Id tale Bely ul Kaeuid Abu doll 48 gl dewosll 
269 Jl all iclb de Sgisg SS 10 Tile alusig asill 0 Junay lo alel alilg La sLolla 0 elo 


el. 
http://www.sonnaonline.com/DisplayExplanation.aspx 
Keempat Memakan Makanan Setelah Panasnya Berkurang 


Ketika hidangan itu masih panas, disunahkan untuk menunggunya sejenak sampai berkurang 
panasnya. berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar -radhiallahu 
'anhuma- : 


All codao AU Iga) Lagoww soul "Jai Ri 10739 MY cu Uni dibs (laa 5 Wae (SI) w» Ji Isl culS Ll 


Sal bel ul" Jak akag ule" 


Artinya : "Bahwa ketika dia (Asma' binti Abi Bakar) menyiapkan bubur, kemudian dia menutupnya 
sampai berkurang panasnya. dia berkata : aku pernah mendengar dari Rosulullah -sholallahu 
'alaihi wasallam- berkata : Begitu adalah lebih besar berkahnya." (HR Ad-Darimi dan Ahmad). 


An-Nawawi menjelaskan : bahwa yang demikian itu lebih besar berkahnya karena ketika 
panasnya telah berkurang, seseorang akan terhindar dari bahaya memakan makanan yang 
panas. sehingga tidak sakit dan kuat untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah. 


- Subulus Salam : 


(Laila es ny Raung NG lolabs ASml JSI Isl J1 lag le dil aa dil Jaa, JB 1 JB yul ul 1S 
Ole Gaio | laisl, Ol . 

a an | cal 

(amoy YG bola Ss JSI II) plug le dl ola dil Jowo JB : Jli lagi dl gus, yul cal LE 
Gio) Tell yo das WI9 Ie yo dc sol S5 auto Jl o yg ( lgi gl) dai (£ latah sis 0x 
aa Oa LN 
ale dil dus Ail un A5 SI la" 4ull ola SI H3 S5 Nb" Cypall ud aleg wall Gaal! 3) 
Aoa a30 PAK, LAS AN Seleb Kas NASI lin tesla tam sol Calya 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 623 ) 


0 las IS lo bang ASx| dat) nd Is| Maa Lau alual 35 18 laS ( LelSI3 lebuwng Aoi bola alug 

sell salb Jotww lo JSI9 demuall dls INAI9 Gal yo 29041 0829 £ lawu Lacy Ag LIS (SSI 

v5 lgil J9 a53 Lu S00 ul UB3 Iad Gdlg Lu gag 

se Sgi3g SSI yo Kilo dwig Wis 4 Joy lo Ld sh llg UJI Wgsig dob Jlg skull 88 AS lg 

$ Ta | dls ye9 Ml dclh . 

X cb baSludl JSI lc US la dot 0 Joiuwu Lo JSI gl demi FE al rw GI WS ISI HB AS all oAHg 
http://islamport.com/d/1/mtn/1/46/1512.html 
Kelima Hukum seputar berbicara di mesjid 


Go jab sabun! 98 MEI SIS ll AbbSINg Elly Hasil 263 "anu! 98 AKI 99 said Call 


GUI sal. 
YAN Alay LI Aa SII3 39 K3 SB UbSII JW Kb AS usil Kb 2988 A8 2Lall Sp “sal JB 
J5 JI Sala. 


(21369 .11327)ekill SiluS9 (21203) JASA salsas «(11369) al 3 "Jul. 

Sp elsalla Pal yo dell Jath3 LSI Cap 63 ya ol K3 : WLAN J3. 
(270 — 31269) durano Tab ye 3 duogan0 di us “(2/309)-(1/327e lal las : bil) 
satu 0d ala Asik BSI 533)" Sasil JB « ntuall 98 aball JII 5133 ll Hasil 1833 
Ligall & 1 Esasall kuly ISLS AS In 23319 23 Gs Jas C3 OLLAI Go B 163 WS »cobg 
2180) ml Jl: 
man sill Jha small y3 yatitillg sakaall ade slh 5333 YI Aly Geilall dll UB bo 38 2s1 JI, 
alkay SSI Odkan Gp Asti Y dlug AE Ul ola Jl saas YE 1JB AE Ul guS) Bgt yi 23 CS 
GSLAB BBI sal 43 Gis UsiSsi IsilS9 sa8 cumi Kab 56 #uatdl Bli si Ruall A6 
deluo Aa Sl) Kuulyg. 


http://www.fatawah.com/Fatawah/413.aspx 
http://sh.rewayat2.com/fatawae/Web/271071064.htm 


Keenam Seputar mandi di hari jum'at 


- http://pustaka.islamnet.web.id/Baht.../pissktb/index.html 
- Al Majmu' Syarah Muhadzab 


va or msl S7 ld 53 UE yo Sy Ye ul aing ) : - les Jl ana, - Lino JB | 416 v2) 
Sus «doll a01 Jill Ju 50 : YJB Gol alus aule dil al wall 50 | Aul ye | ac dil us, 
leolsg leoluo div Jac 2al dglas JL JUS &b lg goiwlg pl yo lpg « US 2 Ag cduog « Sul9 |). 


| 1:3, desi 

dim Silk Ad 49 Solo yal9 wilwillg Sio jillg ygly galg Jai ya San Ol9) ya Call Sd (“ll ) 
Lyag| ul up wal ID: KaK0 La sub J9 « geiill Uwgl Lg us Aagl9 4 Um Car 9D ! Sio ll JB « 
usia ac Ra) Yg 5 uboggduo Ubila5 « ldasiss J9 4 all Luis Jae S95g « Jail Ulgallg 
Judll adl lal lesols Ul di295 Juug : (laanl ) ang DB oligo 49 Mati Dl9, odad | His « 
dl Goillg ) UB Jitu lo Wb 33 Say Ul old asli IS 9d Elomdl d Loiuug : Ig 3d Jusiel9 
daoall Juri Ai BS BS cg 4d delaci Jus soll . 


BNI AngYI AH lie 99 Cus dul95 ole9 « doa Juiel 3 aalyg bi Jus : (Sby) 
big dual Jul ! (wobilg ) Lesols IS al yol Img ! Jlug JB: S533I JB gloxll : (basl) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 624 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jual Elon! Sal Ani « Bobo (SI Lawll Mati9 dngoll cell Juc eleial yan 33 Lagi : (Wllls ): 
crita yo 0429 iga Oo )UisI lo )lisallg 4 Subuoi 98 boilg Cudall Wbl9, 49 9.0 sc bole lang 
daosJl ag dal) Ja yo Cusall Id 98 dgld sUX Gulg) 0x2029 « Gulo) Juug oliso Ul9g Gal dl 
Jwiglg 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 
Ketujuh Tentang makan daging 
Imam ghozali mengutip perkataan Imam Syafi'i dalam Ihya ulumuddin 


Hly9 2S y0 casmobg Ctall 0 ob USSI : elaul daya ade USNI uc dil s3) ge3lull JB gal 
al gl US Ello Lp LES Cp 0 au ASI dial 0 Bala DO JSYI Cyas // dil yo BL 
Raul Wb JS 8990 ywlas al Cus 00 Jill 4S S 39m Kal S929 lol VE SL au 9 le dil 

dual yo LL /| 
uas los 8 yo Jwsll & S9 cabol aag sll JSI : wal Sati elus dsn yg 0 ll yo a03 ai 


dd gol JSI 8 1S9 Ba Jl ads sll DB S9 adl diS9 Soal 3JJS : Sia 

sandal Subatig BwASII dl lada agill Sic JaSIlg Al olsi yuglsll ! sal St 401219 

aus bait 98 sg23ll 9 io au lala wgkooll sd dau 9 sad adl lau : mod yag ds lg 
pel Ula Sial JSl3 2EI JigalbNI SSl3 meLosll JSI : Ela Ud 33 dm03 
dana ale alis 


Fokus : 

Ada empat perkara yang menguatkan badan : memakan daging, mencium wewangian, sering 
mandi walau tidak jima', memakai pakaian dengan bahan katan/katun. 
http://www.islamport.com/w/akh/Web/2805/380.htm 


Perkataan hikmah dari imam syafi'i ini juga dikutip oleh ibnul goyyim dalam kitab Zadul Ma'ad 


sesladl J3 
OS Garlo « Ela 212 0 Jul LAS9 « Luloll miis « pall JSI 1 Yadi (S3 dan. 

seolall JSI 583 4 He le slall Lu BS3 « pall B353 « Elamll LA ? oral yasi deyolg 
sabaoll Cking «Busi adl ullg « Agil sae JaSIlg « HUI Jles yuglll ! meal (St dan ol3 
akal Jawa Sgnallg Bl yoll 2:3 odlg « caskaall all «sal adl Jl: meull gaga dls. 

CA 4 diuillg « Jeng « sos KI elo 93 33 daya» 

elodell Awang « cabai dwdlang « Ilegal ge JSI yo Jasad J5 : Jidll 98x yi dsn ol9 | 376 510 J 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 
Kedelapan "Bekas minuman orang mukmin adalah obat." 
Diperselisihkan oleh ulama ahli hadits 


- kitab kassful Khofa : 


: | 1500 - sless yoga! 3 
ve JJ to siu ul gagal yo" Bil ywlas ul US ASIN G8 sub lg) asi Cupdy Uwd all JG 
US ajaa" 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 625 ) 


SI Da 3s Kali Dag se 55 Ka ee GIS sa Ia Kesal ts J6 
Sad Ale OLS 9 ALI yua g Jai yo WI awAiy Lay IS Jo do 07 ES gag Lil Asy 

Isa yd Jl63 ell3 0 sio Ligial Ludl Calo Lula 499 ob|9 LS yul Iisoo sulas LAM yo B9 33 
clan yogall »3w UXG0 L" cuba" 

Uya Gil lgal gl Eps Gil ac 9 Cydny yaa Id Ul ade." elaaa djuw AS Yoga S3 Kia "1d wali 
Ia 9 Ale Al slao Al Jaw, le LS 

ala wodall Bap 1 Hd ANi9 agil Ad ualg WI sal yo Al ddl9 lol ISel Lu 


http://islamport.com/d/1/krj/1/75/817.html 
- kitab Asnal Matholib 


nun Kan ena sen ah sara asal dsalal 
oli wool! gw ISS 9 

LS yaa lo Ulu 89 Cw Sal : OLI 

SSI ag SI Mc uy Soal «Sol: Wgall 

203- lada 03! 3 

Lp yag 


http://www.islamport.com/ 
Wallahu A'lamu Wa Ahkamu 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/814357158587094/ 


3420. HADITS MELETAKKAN TANGAN DIBAWAH PIPI 
KETIKA AKAN TIDUR 
PERTANYAAN : 


? Nona Arya 

Assalamualaikum... Bukan pertanyaan titipan. Saya nemu hadits disebuah tabloid islami 'apabila 
nabi menempati ranjangnya beliau meletakkan tangan kanannnya pada pipi kanannya". 
Pertanyaan : 

1.Saya bingung, kok tertulis rowinya al albani ya? (Kitabnya sih emang shahih al Jami"). Apa kira 
kira tabloidnya salah tulis, atau memang ada hadits yang di-rowi albani ? 

2. Sebenarnya apa derajat haditsnya ? Maap jadi sering nanya. Matur nuwun 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 
1. Ini teks hadits dari kitab mu'tabaroh yaitu Fathul Baari 


| ya SJ Uni wol Ml 229 LL 

gail US JB dis WI 5) dadb uc yg) us dlall uc yg Silgc gal bisa Jus bowl up cx90 Kuda 
batiiual ISl9 Lala c90l owl aglll Jaa Ai 0x5 Cui dy R59 Jul yo AenuA0 Sl ISI alug le Al clan 
pagull ly Uslol Lo x05 Uli SI ali sowdl JB 


Huzaifah berkata : Bila mana rosul akan beranjak tidur,maka rosul meletakkan tangannya di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 626 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bawah pipi beliau dan beliau berdo'a " dengan namaMU aku wafat dan aku hidup. Dan tatkala 
beliau bangun tidur beliau berdo'a : segala puji bagi allah yang telah menghidupkan aku setelah 
mewafatkanku,dan kepada Allah tempat kembali 


Dalam fathul baari tidak dijelaskan telapak tangan yang kiri atau kanan dan tidak dijelaskan pipi 
kiri atau kanan,namun ada keterangan seputar tangan dan pipi yang kanan dalam hadits ke 2 
untuk jawaban no 2 


1:3, desi 

9440 59 »3Si0ll Atydn Cab A9 S5 pi Ad gg JSI Cyilu A8 ISS sial aSJI Ka adl go9 Ul Ags 

as SJ SU 

3 Aan0g Ely ads Gal9) 58 889 bls laslg sum S3 A3 and : mac lowdl JB" 0x5 LD dy RA9 " dB9 

Cy3ll ob yA 89». lo dll WAT 9 url ade Sl S3 WS. a00 3 ella 0 uc 2 
Sosillo Anies yul Teo yo will as Sl Sl all oc ll 939 lb 0 s0al Loss or el ui He los 
wara ox LO Kuli Ody R9 dal 3 GJl Sal ISI US - plug Gale Al ala - gl Ul uc Glewl yul uc 
ds Jaka "39 dedi 3 Rumud diwu Au Ms S9 Tum Org Jobs Visa agu ebldc sUS Sell J3 
UE" 


2. ma Maa marfu' 


T--9 


ab a  Abal at si Sa aa OK cal JB, 2 

alus, al 6S, Ia gal Hiasi 3 ABI GE, Jeslosal Cp Ill gus Ulas gl lis , sawo 

ul dl no yul Bcs si, ala ale Ul ado ll yS, all 0g, B5 ul GE, Gaal 

Is, "bl 3 2 lay al J6, LA SS SI al 8 233 Ai 9 SIS BI alus 

pb See Na ae Neh 
Gaal sal ye deles 013) 83 . By la, Gaal yul 033 UC, dl UE, Lg 3 ADI | CuaS , 
sal ad9 . sll yg. 


Diriwayatkan dari Al-Barro Dari Nabi SAW : Adalah Nabi SAW ketika beliau akan beranjak tidur, 
maka beliau meletakkan tangan kanannya dibawah pipi kanannya,seraya berdo'a : 

"bla AS Ag SLIhE yud All" 
Artinya : " Ya Allah,Peliharalah aku dari adzabMU dihari mana Engkau mengumpulkan Hamba- 
hambaMU. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/817303834959093/ 
3486. PENJELASAN HADITS TENTANG WALIYULLOH 
PERTANYAAN : 
2 Yadi SurYahdil 
Saya penasaran ni Akhi, Abu dan Ustad dalam Hadis gudsi Rosulullah bersabda : jiwa yang 


tergantikan Allah, tangan, kaki nya adalah Allah & do'a dikabul (HR. ibnu sunni) 'maksudnya 
bagaimana'. ? Terimaksih. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 627 ) 


2 Mas Hamzah 
Hadis selengkapnya ada dalam riwayat Imam Bukhori tentang waliyulloh : 


M3 gl SI Gp 1 JB cdi Al H1 alus Ae dl cadas dl Jaa) JB: JB Te Al 13) Bid ul LE 
BSA al SE sa dg Yg la dia BI Lao Ml US seiu S2 all USS log 7S diisi 33 
ang wall A3 33 ea Gb all 1529 1 Jua SI 252003 Y Baku SI draw GK dual DB dial sis 

BS side yag Aabe sll 3 daa 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu berkata :Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : ' 
Sesungguhya Allah ta'ala berfirman : Siapa yang memusuhi waliku maka Aku telah 
mengumumkan perang dengannya. Tidak ada tagarrubnya seorang hamba kepada-Ku yang lebih 
aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Dan 
hambaku yang selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan nawafil (perkara-perkara sunnah di luar 
yang fardhu) maka Aku akan mencintainya dan jika Aku telah mencintainya maka Aku adalah 
pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk 
melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul dan kakinya yang digunakan untuk 
berjalan. Jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku berikan dan jika dia minta perlindungan 
dari-Ku niscaya akan Aku lindungi “ (HR. Bukhori.) 


Sedikit penjelasan dari kitab jami'ul ulum wal hikam ibnu rojab : 


Y3 4 lsdg dadi 0 rent Sand Sy ag « Ogan Lo JS Lai ojo el Lao « sadles lil dalang Lali Yiol 03 
alas alas abi GP Sogab NI Aan Ia Sal abu Sinas badan ala on Na Na) 
Ay Romy SAJI Agam LS ! Jgky al yoll 98 1549 « A Yialy Ulos Ul 4 4 bs Oli lo « U Bow Row « 
sll siy los Isa 04 odol 09 Les won sll JS 9 « Las yiulan ul Odyg «G0 SAI 0 uou9 
din: Ius asu ye ala 2 SEA ol Jelas 


Ketika hati telah terpenuhi dengan keagungan Allah ta'ala maka leburlah semua selain Allah yang 
ada dihati dan tiada yang masih tetap sedikitpun dari hawa dan nafsunya hamba, tiada kehendak 
kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah . maka saat itu seorang hamba tidak lah berbicara kecuali 
dengan dzikir kpd Allah, tidaklah bergerak kecuali dengan perintah Allah, jika berkata-kata maka 
berkata-kata dengan Allah, jika mendengar maka mendengar dengan Allah, jika melihat maka 
melihat dengan Allah dan jika memukul maka memukul dengan Allah, inilah yang dimaksud 
dengan," Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang 
dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul dan kakinya yang 
digunakan untuk berjalan "barang siapa yang mempunyai isyarat makna yang lain dari ini maka 
dia telah berisyarat kepada ilhad/ keluar agama islam yaitu paham hulul/ Allah masuk ke manusia 
atau paham ittihad/ Allah bersatu dengan manusia. Allah dan Rasulnya terbebas dari kedua 
paham tersebut. Wallohu a'lam. 


sll ulg «Gina gulod ul? SSI Ala 933 « MAN sialatal Gila « Aube pilu Ula : A3 

ob oat, Uus All Jl II ol at ig dok io all sis d , Ujioll USA! Id Jl cuma « dub « 

Pa Tn 
dgcall Gula 99,20 Wol All yo HIS US 


Sedangkan firman Allah " Jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku berikan dan jika dia minta 
perlindungan dari-Ku niscaya akan Aku lindungi " dalam riwayat yang lainnya " jika berdoa 
kepada-Ku maka ku kabulkan, jika meminta kepadaku maka kuberikan "maksudnya adalah orang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 628 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini disebut al mahbub / orang yang dicintai dan dekat, dia mempunyai kedudukan disisi Allah 
secara khusus yang bisa menjadikan dia jika meminta sesuatu kepada Allah maka Allah 
memberikannya, jika meminta perlindungan dari sesuatu maka Allah melindungi darinya dan jika 
berdoa kpd Allah maka mengijabahinya maka dia menjadi orang yang doanya selalu terkabul 
sebab karomahnya dia kpd Allah azza wajalla, dan banyak sekali ulama' salaf yang sholeh 
terkenal dengan doanya yang mustajab. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/831337126889097/ 


3520. HADITS AL-MAR U MA'A MAN AHABBA : PECINTA 
BERSAMA YANG DICINTA 
PERTANYAAN : 


2 Aji Baskara 
Assalamu 'alaikum. Nderek tanglet. Dengan hadits ini : 

dolill gu Ls yo R0 £ Jali 
Aku mencintai seseorang tapi hanya di FB (dunia maya) apakah besuk di akhirat akan bisa 
ditemukan, dan bisa hidup bersamanya...?? 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Ke"cinta"an yang dimaksud dalam hadits tersebut ada dua macam : 
Pertama : Kecintaan yang sifatnya Diniyah. 

Jika seseorang mencintai orang-orang sholeh karena kesholehannya dan mencintai amalan 
sholeh dan tagwanya,maka Allah akan mengumpulkan atau mempertemukan dalam syurganya 
Allah ta'ala. 


olesi Curl 199 Hd 9wotioll dual : 

ale pd lo C9 pe3 LD CeNIlal Lnl Yo3 « Atiallg Lal Ja dna (SI « drill dumsall : JaYl &gll 

Jd bo dc HAl9g « ADARIRN9 JD ASI JSI Us og « Wis NI ag WI ag0nu « Ul yan sal Sail oo 
dil Aca 3 Ju cal JB. ego pdl Jasa Luas lal s3 IS 


- Syarah shohih bukhori Li Ibni Bathol : 


"Jlaci yo Nas Aesall ClSg «Ali agiclb Jal wo agasl las! sa Lal US lal dil iga Ih lu 
situ dilg «Ld ab Jadlg . J3 ga dil. opal Ui dl sisen ll UI W Bltsels «usia 
ba “elu aa" en alas Lani “el galas 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


Dale Ag dya loygy dal Jldala ul ) 3 odles Ag saat 9 — dl dan 5 cal Bilal Jis 


2 Ja 

OB «el 3 lagks Y « lodblg Jl « cp utvo LIS ISI lagi Hc lagguls ul sll Loss ul3 : SI 
pan lal 20 Jatislg « slip ade Janog « laga clilush sh sbb « doll aga DJI S2. 
ea lo asi cal yo B0 Koil pa stay lal coal UI 4 ll logall Kaul Sl LS Us « all 
Sale yel yats" de seni MwlLali Ga sel SSL oles 9 (gia caslla ) J6 Isalo”" 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 629 ) 


- Al-Zawajir Ibnu Hajar al-haetamy : 


add ac" yaa rAsug dimal gl doll duo 4 1S yS Gir WI — Al dos) Knoiugdl 5 upl Jgtug 
vataaadl ml ul yoyall Sl « a59 dg (Us yo R0 220) : dnwull CBN le co lo 3D HS 
HS Ud $ unllal at IAS9 « JraS d5 Tual A0 Ul JA « pe Al Ll AMI « ag) 
S33 led £ AS HMI asug «MA alcg MMA du, JiSasl ade Ju yel Kasa9 susi slidgi 
MUSI Alia og sala "oo oleish sagil "La 0S Ul asu Al 


Kedua : Kecintaan yang berimplikasi pada amal dan akhlag seseorang. 

Jika seseorang mencintai salahsatu ulama,kemudian ia melaksanakan amal sholeh dan tagwa 
"seperti" amalan ulama yang ia cintai,maka ia akan masuk syurga karena telah mengamalkan 
sesuatu yang diamalkan ulama (maasuk surga karena ia beramal sendiri). 

Sebaliknya,jika ia mencintai atau mengidolakan orang fasik dan kafir,hingga kecintaannya 
membawa ia berperilaku layaknya orang fasik dan kafir,maka ia akan disiksa bersama mereka 
(disiksa karena berperilaku sama halnya orang fasik/kafir). Wallahu a'lam. 


up Uc 9D Lo Gudiig sandal selada! sal Lal y03 « HASYIG Joe dl Ulil dngall dual Ku #gil 
alga anal all imo 4 Lslg 4 LSI gl rt Ul og « elu Tndl J35 Setilly Dial 
Lsul Ulil 193 ng20 US pguoleog . 


- Imam Al-Ghozali dalam Ihya 'Ulumuddin : 


| | | adil an adil sal ol Jan: 

" sellacy NI JL dani cl ebi (cam yo 80 all ) : Jaa yo Jai dlagy YP al gal G3 yanll JB « 
vLs 33 @Slgo 2S yo «El» 20 Ul adl boliul oddg « aggo Iguulo Meluil usu S Laila dggll UI 
oli agle elo!" u0 agiil " Ri Y : LS gl « Jlac Il " (2/160) 

Au la seal aan asa anuas OI dalil iba tel 0s es al BI lai 
«oadamg X9 « bob3 Lo doluoll 48 Wallg Ly SSI akuodB « wool gl sioll 49 gond Law y3S NG 
dual elgil JS IiSD9 « a20 piou N Ebulg Akal 4& yo Wo pkuwall Ara0 UD SAI aluoll 49 « Las20 
Cysoll Id wuso Y3 lg) Js30 Y gyall 


- Imam Zargony dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah Bilmunahil Muhammadiyah : 


dll an, Se Jatag : 

" Jleal yo daollg « aga aed Wuso LN 4 Jas bol 48 yo Aisi was dial 33 (US yo Ro c,all) 
Jo bana elgital Asoll yo aja A9 « Il gbi Josllg « dll Jul YN 4 oxticl lo ale Lai , Us 

V2 5 89 JS3 « badung B3 Jl Juosi sis Kam BY. 

00 1 Somad! ymoll JB « aglloci Jis Jas pgiol II dil Cyaoll Lisog ! elalll Law JB : Solswll JB9 
Mg ae Sg sasa li. MUI Bi oto JSYL Job J ebl lela. du gl lg3 Ul 
asasi asli ansll as ale sales "so asn goal ss naa ale Kania 
" (5/304 


? Mas hamzah 
Penjelasan imam ghozzali, ta'bir di atas : 


"aglacb NI JAN Tab Jl eliB (Us yo go cal) : Jai wo Jai ding NI pol al V1 wall JB, 
YA 3 Atalg0 US 0 € ds 3 0 ul al dll 0d « pes Isawl3 adela USey Soal, dea 5 3 
Sa Ale ala Toon Temu YUK rela" 


Alhasan berkata : wahai anak cucu adam ! janganlah sampai engkau menjadi salah paham 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(630 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan ucapan seseorang yang mengatakan : " seseorang bersama dengan orang yang 
dicintainya ", karena sesungguhnya engkau tidak akan bertemu dengan orang-orang abror kecuali 
dengan beramal seperti amalan mereka, sesungguhnya orang yahudi dan nasroni mencintai nabi- 
nabi mereka tetapi mereka tidak bersama nabi-nabinya, hal ini menunjukkan bahwa sekedar 
mencintai tanpa mencocoki dalam sebagian amalan atau keseluruhan amalan tidaklah 
bermanfa'at. Selesai. 


Penjelasan serupa dari kitab syarah zargoni di ta'bir di atas : 


duo! Riol Asal Ud gal! ade iB ll ay "Uo il " agio UII ul 052 « again HC yuwoig 


As sakhowi berkata, sebagian ulama' berkata : " ma'na hadis adalah sesungguhnya jk mereka 
mencintainya maka akan beramal sebagaimana amalan mereka ". Hasan bisri berkata : "barang 
siapa yang mncintai suatu gaum maka akan mengikuti jejak mereka, ketahuilah bahwa engkau 
tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang terpilih hingga engkau mengikuti jejak mereka, 
mengambil hidayah mereka, mengikuti sunnah mereka, setiap pagi dan sore berada di atas jalan 
mereka dengan berharap agar menjadi sebagian dari mereka." Selesai. 

Adapun cinta yang bentuk duniawi maka tidak akan mengumpulakn mereka kelak di akherat 
misalnya cinta sebab kekerabatan, pertemanan, suami istri dan sebab-sebab dunia lainya yang 
fana' tidak akan menjadi sebab berkumpul di hari kiamat kelak, seorang muslim yang mencintai 
anak perempuannya yang tidak muslimah dengan kecintaan yang alami maka kelak tidak akan 
kumpul bersamanya, begitu juga selain muslim yang mencintai temenya yang muslim tanpa 
masuk islam dan mengikutinya maka tidak akan berkumpul bersamanya. Dan seperti itulah semua 
jenis cinta bentuk duniawi tidak masuk dalam makna hadis ini. Wallahu A'lam. 


- ta'bir di atas : 


dala lal Colual yo s3 46 gl al95 al dualo dalan gl Slhuo gl dal, dis Us SI Sgwall all lol 
day X9 «bole Las doll! 46 Wllg Ly SJ abuald « pool! gl sesal 9 gam Luw Us 
Gaal pai JS Ing wam0 yana Y Elalg Jul 18 58 ig Audi Aennn5 wasa SU alus ie 9 e ga 
Cndall Isap yi2o 49 WJ Js30 Y duga 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/836958942993582/ 


3524. HADITS SEPUTAR MENGKONSUMSI TELUR 
PERTANYAAN : 


? Ishag 
Assalamualaikum Wr Wb. Adakah hadistnya tentang keutamaan makan telor/minum jamu telor. 
Terima kasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Hadits maudhu'/palsu tentang makan telur. Lihat Kitab al maudhu'at kubro abul 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


faroj ibnul jauzy : 


sak AG El asal Jail A5 adl KAS akug dile AU alba ol IRI IS "1 JB 338 yil ,g 
doll" 


Dari ibnu umar berkata, " seseorang mendatangi Nabi shollallohu alaihi wasallam kemudian 
mengadu kepada beliau tentang sedikit anaknya, maka Nabi memerintahkan orang itu untuk 
memakan telur dan bawang merah." 


Hadits tentang telur dari kitab tanzihus syari'ah syeh ali bin muhammad bin ali as syafi'i : Dari ibnu 
umar berkata : " seseorang mendatangi Nabi shollallohu alaihi wasallam kemudian mengadu 
kepada beliau tentang sedikit anaknya, maka Nabi memerintahkan orang itu untuk memakan telur 
dan bawang merah". Tambahan dalam riwayat ibnu sunni, "dia berkata, wahai Rasululloh, telur 
yang mana ? Rasul menjawab, semua telur walaupun telur semut ". Riwayat ibnu mandah : Nabi 
dawud alaihis salam mengadukan kepada Allah tentang sedikitnya anak kemudian Allah 
meberikan wahyu yang maksudnya "makanlah telur ". Menurut ibnu mandah ini hadis mungkar. 
Riwayat albaihagy dalam su'ubul iman dari ibnu umar : "sesungguhnya seorang nabi dari para 
nabi mengadukan kepada Allah azza wajalla tentang lemahnya tubuh maka Allah 
memerintahkannya untuk memakan telur.". Wallohu a'lam. 


(65950 Luo) 

Ikals sal Kb dl asa JI Als adl sKR3 « akug LE AI Laka «HN sd) IAI 25 1 326 ul A33 
(4 C3 Ru Jl sud us « SDA Ly Sant ade JSolg « wujloll 245 K3 K4 Lu Sono A33 (US |. 
90 Lab 98 ol ul Si Ul ( tis ) Ag H2 RJ yul ye «Sala Jalb yul xp don ade Uso 
Isap la JB yamll JS 0 sold « algll AB « gitug GE AU Lal « gal WI 9KA NS) ul ole Cas 
gala S3): sd JB SI « Tsi9 3 wa US9 « Joll yoy J3 « vw US : JBS yan ls al 
gal gal 583 393 5 JIE 4 ululll 99 555 cal BILSJI s3 (cab) : JlWll kantin 9g « sis lg « de55 

: MC YC ddio pal dig « Jel dlu dls « 4 baiso J risol 58 Sl d ayla . da» J9 « sis 
dil sg 4 Jail AB dlu Aale sid Ki "1 Alg ALE AU cakio « il Jawa JB : JB « aed os wall 
d Iya Y , Jago pel v1 well ga JB3 ? Lali 4 S0 Lyn Ld ordo ul JB «7 yA 38 Ul al 
dag 3s Ul adl aa elu yo lw ul : AS al Enda yo Kamil 99 Kniganl dig « alel Aly duo 
al aga Holall Ohdg 4 Rul dal ye D5 Gal W 95K 1 gadl JB (CB) « And JS 0503 « Gaal 
Sel ola dl9 1323 Gino ade Jas "alga sand cal Lead gl» 


Hadis pertama maudhu'/palsu, hadis nabi dawud mungkar sedangkan hadis riwayat al baihagy 
dhoif sekali. Lihat Kitab alhawy lilfatwy imam suyuti : 


Amd ISL dil 0 yel Lim Kelas yo las ul Cudall 4d 29 Jd Halu. 
HS al CSS Yo Ul Kas 99 nieaall og) Ia LuKLS 9dg asi "Ugal. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/842169749139168/ 


3526. MAKSUD HADITS 'BERMAIN-MAIN DENGAN ISTERI 
YANG MASIH PERAWAN' 
PERTANYAAN : 


? Ahmad Fusyani 
Apa yang dimaksud dg Hadits Nabi Saw ini ??? Apa yang dimaksud juga bermain-main 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(632 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengannya ??? 

be d3 G6 (58 NG" Ui RSI 83" abad" Nbull ale JG 
Nabi alaihis salaam berkata kpd jabir yang telah menikah dengan seorang janda : " mengapa tidak 
perawan saja, engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu". Mohon 
jawabannya.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Maksudnya, sebagaimana penjelasan yang dinukil oleh al mubarokfury dalam kitab syarah sunan 
turmudzi menukil pendapatnya at tiby adalah gambaran dari kasih sayang yang sempurna, karena 
sesungguhnya janda terkadang masih terpaut hatinya dengan suaminya yang awwal jadi 
kecintaannya tidak sempurna berbeda dengan perawan. 


Sedangkan dalam kitab fathul bary, imam ibnu hajar menyebuntukan adnya riwayat tambahan 
yaitu " engkau tertawa denganya dan dia tertawa denganmu " tambahan ini bisa menguatkan 
bahwa maksudnya kalimat tsb adalah bermain main (la'bun dengan fathah hururf lam artinya 
bermain). Ada juga riwayat yang lainnya, yaitu dengan dhommah huruf lam dari kalimat lu'abun 
atau ludah, disini terdapat isyarat tentang menghisap lidah dan kedua bibirnya, menurut ibnu hajar 
makana inipun tidaklah jauh. 


Senada dengan ibnu hajar al asgolani, ibnu hjar al haitami dalam kitab tuhfah juga menyatakan 
bahwa huruf lam disitu berharokat dhommah yang berarti ludah, itu adalah pendapatnya imam 
malik, sedangkan pendapat godhi iyyad yang mengatakan bahwa hururf lam tsb berharokat 
kasroh (li'bun, artinya juga bermain) dan tidak ada yang laiinya maka tertolak. Wallahu A'lam. 


- kitab tuhfatul ahwadzai Kai sunan tirmidzi : 


Ugrin dng. R0 Fe Nol lg 4 adal SU 93 ul M8 (Sha dbs Lucu) LSG si (dls Da): da3 
Kan MA SN USS Call UB «doll WNI yo Bus 983. puloll JB « Lal 
Ls Sila Ls ata sei JKN Se Sya lb uleg «SAI 3 NSu 3 da 


- kitab fathul bari syarah sohih bukhori : 


sc 2399 call 50 ul sudu loo gd9 " sSaLaig SalAig " lk lg, 9d aly (habis lcd) Ja 
ad Jbg sala Cyan gai 5536" Ja J JB plug le dil oo guild Ul" BAG 3 LES Cuda v0 ul ubl 
"99 293 bo lolg « AI Jy doosoll JislL " eluclkig Laclsi " dome UN Gul9) 83 RI9g " sluasig lagi 9 
DU sa HSNI bs 3 " Lpalalo 5 Iaallg elo " Jaa OLI Ki wib sale US J3 v4 Yale Ula, 
m1 slaiwoll lg) 9d RB9g . dliling YlS JB Jiio da log Le US Jl usul dual yo yn0 953 
SD valg « Jusillg Ao doll Sic gis el «lesi At 29 Lila 20 dll Bol A39 « Ind Wal ollg AI 
9500 wle el 4 se dl Lal 53 daa Jas Jo ounall e ysl used Sda9 1 sub all JIB lo Sunu 
lol "dig ball Isa ole Wl95 9500 JSI aglill akun lg, 599 dclonl GSlgall Ball JK ola wp 
Jaa Yao WS Yel 9 ac SI al sisa! 3d eeianio Ululg Jl cut gb " eh dbg Las db ybs JB 
wd Gl Jl. 


- kitab tuhfatul muhtaj : 


HSNI s3 Ul yobc Jodg AMI pay leledg Jlo | ba dug ld LS Na): Lyra 99 9 
Jali J3 98 oo lets, Mc el SNI H9» 0 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 633 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/833266423362834/ 


3554. HADITS SEBAB BANYAKNYA MANUSIA MASUK 
NERAKA 
PERTANYAAN : 


? Ingat Mati 

Assalamu'alaikum ya ustadii...saya mau tanya ... Ingsun pernah mendengar kalimat ini? 
Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. 
Beliau menjawab,"Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik". Beliau ditanya lagi, "Apa 
penyebab banyaknya manusia masuk neraka? "Rasulullah Saw menjawab, "Mulut dan 
kemaluan :)". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban). Dalam hadits di atas mulut sama kemalaun 
maksudnya apa yah saya kurang paham..? Mohon yang tahu jelaskan.. Hatur nuhun. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, penjelasan hadis tersebut di kitab tuhfatul ahwadzi syarah 
sunan turmudzi karya al mubarokfury 


all sgt » JW ASIN all ISI LSI 5g -akug Ande All adu dll Jos Jika JB 85256 ul GE 
kumis Cm@S Id cewe gal JG «4 2 all3 2all » Jaa WI all JK lb SI 5E Jiwg « IBI 0m 
(15 1 8 a- Sio ll yiw) 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shollallohu alaihi wasallam ditanya tentang apa 
penyebab terbanyak manusia masuk surga? Nabi menjawab: “Takwa kepada Allah dan akhlak 
yang baik”. Rasulullahshollallohu alaihi wasallam juga ditanya tentang apa penyebab terbanyak 
manusia masuk neraka? Nabi menjawab: " mulut dan kemaluan”(HR at-Turmudzi ia mengatakan 
hadis sahih). 


(as adl) 
bolal dll Sg : Jg3 ubi JB, Saka 20 Wlkoll I39 IKI dillko 9d gi lagu WE all UN 
Om all Boklul GIS a9 MIS gi lo LC sagiiyg 4 o5ol lo R03 gUl Uk JII 20 doleoll Gu sll 
el Dia ol al gia Jl Jasa lagSstig diall Joss ulu 90 UlLasIl Ubldg GIS! go dolaal 

| AS Sgtill ul JAN JSI9 AS uaall sol Jo Abhi59 « Ululll ide Jitu? sil lol « 

Ulet doel 0d LN UgbIls pe2gsal Ad crlg : oles JB all Lilo alas s0 M1 El lola 
Ekuslg d5aill R0 oles AU yo B9 Ll J5 yog « Uluell ac Jill ade loLacig ylwil ade lag 
4) alio IL yo lolg oles JE eta! da» ll Jung Bggill jauo Si law Y UlwNI mug giga 
Solo 8 dil UB Sggll uc yusill 439 


(Mulut dan kemaluan) Karena manusia kebanyakan sebab yang menjadikan dia ingkar kepada 
Tuhan dan berbuat maksiat pada sesama karena kedua hal ini. At thibi berkata : perkataan 
Rasululloh (takwa kepada Allah swt) merupakan sebuah isyarat untuk berbuat baik dalam 
muamalah dengan Allah swt baik yakni dengan menjalankan semua perintahNya dan menjauhi 
segala laranganNya dan (akhlak mulia) merupakan sebuah isyarat untuk berbuat baik terhadap 
sesama makhlukNyadan kedua hal ini merupakan penyebab dari masuknya manusia tersebut ke 
surga dan dengan tanpa keduanya menyebabkan manusia masuk ke neraka dengan perantara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mulut dan kemaluannya. 


Adapun mulut merupakan bagian dari lisan. Menjaganya dengan mempunyai pengetahuan 
perkara agama secara sempurna dan memakan barang yang halal merupakan pangkal dari 
ketakwaan yang sempurna. 


Adapun kemaluan, menjaganya adalah perkara yang agung dalam tingkatan keagamaan.Allah swt 
berfirman dalam surat al mukminun ayat 5 : (dan mereka yang menjaga kemaluan mereka)karena 
syahwat ini merupakan syahwat yang terbesar bagi manusia dan menghilangkan kesadaran akal 
ketika dirinya terpengaruh oleh kenikmatannya. Dan barang siapa yang meninggalkan zina karena 
takut kepada Allah swt disertai kemampuan untuk meninggalkan larangannya serta sebab-sebab 
yang mendekatinya walaupun sebenarnya dalam keadaan yang dipenuhi dengan syahwat, maka 
dia dapat digolongkan menjadi orang-orang yang terpercaya.Allah swt berfirman dim surat an 
nazi'at ayat 40-41: (Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan 
menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya). 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/839948599361283/ 


3595. HADITS SYETAN LARI DARI RUMAH YANG 
DIBACAKAN SURAT AL-BAGOROH 
PERTANYAAN : 


2 Daus Ahmad 
Assalamu'alaikum para ustadz..mhn pencerahan, apa mksd hadist 

SI cdi Yo gel Ole Ul «Gulo Sigw Iglasi U JG akug le Jl sluo WI Iga Ul In06 yul K2 

boga D7) gw UI Is 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu,Rasilullah Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 
“Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaithan akan lari 
dari rumah yang dibaca surat al-Bagarah di dalamnya.” 
karena dari hadist tersebut ada yang berpandangan bahwa tidak boleh membaca Al Aur'an di 
kuburan dan beribadah disisi kuburan, mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam, maksud hadist tersebut adalah rumah yang sepi dari dzikir dan ketaatan maka 
laksana kuburan atau orang mati yang ada dalam kuburan : 


(“Sisa Iglesi N : - akug aule dll Kao - Gil Iga JB: JB 5458 yul C3 ) 19 : mrilioll 1.0 
Iis Y : ama gl 9 sasa UsisSI9 lin S8 Aslblls Al op idle Sa Ah 
Hans Kelam (sii) Jake Sita (Ulet ul) s3 J9N snigall ade Jang « led bigo 
Sa al 3 casan asa au ab ee Gavalu " wuaal|s (Toll Gssiaa anal Call ga ana 
alles - lil slaul 19 dala day Bill 5) ya A9 eat Lal 93 sdolgisl9 Lanll 9 AdHS yo - 
Ola mag ade Jd Call 939 4 13 Aly S3 lg Kagi Aly ol AU La : JB 389 « lpad ASN, 
0959 (mlm olg) ) dotll La SSS gl 0 Aall Lea uli 5 saall Jlta loul : Jaa yo XS Bull dg Jl 
Bill ang Tyas EM call 40 ya gaul ya aa Cus 3S 8 pagal ye wilusllg Sasa » 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 635 ) 


2 Sa al 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Ada golongan yang memahami hadits tersebut sebagai larangan 
membaca alguran di pekuburan. Namun coba kita lihat syarah hadits yang dikemukakan ulama 
ahli hadits, maksud dari hadits tersebut bukan seperti yang mereka fahami. Beberapa redaksi 
hadits terkait : 


Sgp 15555 Vip Ade Al ko dll Iga) JB : JB 4 ng IE gp 85 CE 2 yul 3 elba Gg 
P3 na Billa 3 Lo pati Y dil 9 pilall 3 Tio d US lil 53 Log « b3 Isl «138 
Sa Sal AI Jo gada Y Al 9d Sal SI Sio Jd UK al 9d WS ge dl Juta 93 UE 543. 
15318 boss Yg « Kiikta Ga Kisi 98 s8 JG plg lo dil ala HA GG SAE ul ye BILA. 
Dis Kigay Isla3i Yg « Sue 018 155315 Yinlug ade dil oo dll Isu JB : JB 4 0556 ul GE « 
sisls Kia OB «HE Islkos KIS labs3. 

Ji Obi 38 « Sulis Kisip laleS3 Y:JB « ag Ale Al Kala Gaill GE «Band ul LP «ala yul GE 
al Saw ad IA SJ al Gp. 

Obi A57 Y 8 Sta ad (545 JI Cagdl G3 « Sulis Kisa IslaSi Y : dala) 033. 

Lab Aoa Bs ani ce 30 Ya Obi 7 FI. ad Iso. Salin Kigy ISSN : lg) wd, 
“1538 isi Isla35 N Gi al al al. 

Kisi 98 Kiko Hp Iga U9OTA OS alay Ale Ul sda 4 All Igwo Uli Kise GS Ig e LE 
D.33 SAE bigle3Y3, 


Hadist yang diriwayat oleh shahabat Nafi , abu Huroiroh, zaid bin kholid, dan sayyidah Aisyah 
diatas merupakan bukti bahwa kuburan bukan tempat untuk sholat. Sehingga, para shahabat 
yakni sayyidina Ali, Ustman, ibn Abbas, imam Atho' dan an Nakho'i, abu Hanifah, as Tsauri, al 
Auza'i dan as Syafi'i memakruhkan (benci) sholat di area kuburan. dan oleh karena itu, Rosululloh 
memerintahkan ummatnya untuk mendirikan sholat di rumah, agar rumah mereka tidak menjadi 
kuburan yang sepi dari sholat. Lebih lanjut, para ulama' menjelaskan kuburan sepi dari sholat 
karena para penghuninya sudah tidak mampu lagi mendirikan sholat dan atau fakta yang terlihat, 
jarang ditemukan orang mendirikan sholat di area kuburan. Penjelasan yang demikian bisa lihat, 
seperti dalam komentar Al hafid al Asgolani dalam karyanya Fath al Bari, “jaganlah kamu tidur 
sehingga kamu menjadi seperti orang-orang yang mati dan rumahmu seakan-akan kuburan”. 


Dalam kitab Tanwir al Hawalik, terdapat keterangan “ Para ulama berbeda pendapat tentang 
perintah mendirikan sholat di rumah, apakah yang dimaksud sholat fardlu atau sholat sunnah? 
Sebagian ulama' berpendapat yang dimaksud (6 1SiXL5 dalam hadist adalah sholat sunnah dan 
kata ye berlaku zaidah. Dan ada gil yang mengatakan yang dimaksud :S5XL5 dalam hadist adalah 
sholat fardlu. Karena, di dalamnya terdapat pembelajaran bagi keluarga tentang tata cara sholat. 
Pembelajran lewat percontohan langsung ,akan lebih nyata dan lebih mengena bila dibandingkan 
hanya sekedar cuap-cuap. Menurut pandangan ini,  berfaidah tab'idh”. Pendapat yang pertama 
adalah pendapat mayoritas ulama' dan diantaranya an Nawawi dan ibn mundzir. 


Para ulama' tidak ada yang mengarahkan hadist hadist diatas kepada hukum membaca al Guran 
di kuburan. Oleh sebab, ketika membahas membaca al Guran di kuburan dengan mengendarai 
hadist-hadist diatas adalah salah alamat. 


Rumah harus dijadikan tempat sholat sebagaimana masjid...agar rumah tidak seperti kuburan. 


(185 yo Ta) dll us 
3923 JDYI mulai yo A8 lol dogKOll Jb9 ASI S3 yo Ags SI Jai Curl IS$ Kino 99 Llisi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(636 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Inai will deg dxil y J9Nl ade yog Jedlb mlsill yo Cuil 989 duleo Dual 


| (810 2162) - -5 wd SI 3 
oki Kiu 08 Olg0NUS IgigSS Igolis Y isl " Lasub ASisy Islani N" dah. 


Wallahu a'lam 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/840505519305591/ 


3599. HADITS ORANG MUKMIN TIDAK JATUH DUA KALI 
DI LUBANG YANG SAMA 
PERTANYAAN : 


? Uloen DI Dayah 
Assalamu'alaikum. Apakah uraian Hadits ini : Seorang muslim tidak akan jatuh 2 kali pada lubang 
yang sama . 


JAWABAN : 


2 Kasihku Rinduku 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Maksud dari : 

usiso Sal9 553 yo yg! Eal 
Orang yang beriman tidak jatuh/tersakiti pada satu lubang dengan dua kali. Riwayat yang terkenal 
yaitu : dengan membaca rofa' huruf ghainnya. Al-gadli berkata : kalimat tersebut diriwatkan 
dengan dua versi. salah satunya yaitu dengan di dlommah huruf ghainnya yang menunjukkan atas 
kabar. 


Artinya : seorang mu'min yang terpuji, dan dia cerdas lagi teguh pendiriannya yang tidak lalai. 
maka kemudian terperdaya satu kali setelah yang lain, dan tidak memahaminya. Dan dikatakan : 
yang dimaksud adalah terperdaya urusan akhirat bukan dunia. 


Versi yang kedua yaitu dengan dibaca kasroh huruf ghainnya yang menunjukkan larangan 
dilakukan dalam bentuk kelalaian. Sebab hadits tersebut diketahui : yaitu bahwa sesungguhnya 
Nabi Muhammad menawan abu 'izzah asy-sya'ir (ahli syair) di perang badar. kemudian 
menganugerahinya (kebebasan). maka bersepakat agar tidak berkata kotorlmenghasut dan 
mencacinya, dan Nabi melepaskannya dan dia bertemu dengan kaumnya. kemudian dia kembali 
menghasut dan mencaci. lalu Nabi menawan kembali ketika perang uhud, dan dia pun meminta 
pembebasan. kemudian Nabi bersabda : 


WB)0 553 yo ab D pegal 


Dan inilah sebab yang melemahkan versi yang kedua. Dan dalam hadits ini terdapat penjelasan 
bahwa sebaiknya bagi seseorang yang tertimpa bahaya karena sebab menjauhinya agar tidak 
terjatuh bahaya lagi yang kedua kalinya. 


Lafadz laa yaldaghu ( X £xL ) dengan dirofa'kan (dengan tanda menggunakan dlommah di huruf 
ghainnya) menunjukkan bentuk kalimat yang menunjukkan kabar. 


Al-khoththobiy berkata : lafadz itu berbentuk kabar, maknanya perintah. artinya agar orang yang 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 637 ) 


beriman jadilah orang yang teguh pendiriannya dengan waspada agar tidak melakukan hal yang 
menuju pada kelalaian yang menyebabkan dirinya terperdayaltertipu dua kali/berkali-kali. hal ini 
terkadang terkait urusan agama sebagaimana terkait urusan dunia, dan urusan agama merupakan 
hal yang paling utama untuk lebih waspada. 


Dan diriwayatkan pula dengan mengharokati kasroh pada huruf ghainnya karena diwasholkan 
(disambung pada kata berikutnya) yang maknanya menunjukkan larangan. ibnu tiin berkata : 
seperti itulah (dengan dikasroh) kami membacanya. dikatakan : arti dari 


udioo I519 555 yo yoga! Eh N 


Sesungguhnya orang yang berbuat satu dosa, maka sebab hal itu dia disiksa di dunia bukan 
sebab hal itu dia disiksa di akhirat. saya (ahmad bin ali bin hajar al-asgolaniy) berkata : jika orang 
yang berpendapat hal ini menghendaki bahwa sesungguhnya keumuman kabar itu mencakup hal 
itu maka mungkin. jika tidak, maka sebab dari adanya hadits menentang hal itu. dan dikuatkan 
dengan pendapat seseorang yang menyatakan : dalam hadits ini terdapat penjelasan agar 
waspada dari kelalaian. dan merupakan isyarat agar seseorang orang itu cerdas senantiasa 
cerdas memahami suatu perkara. 


Abu ubaid berkata : makna hadits itu adalah tidak seyogyanya bagi orang yang beriman ketika dia 
sudah tertimpa suatu bencana kembali mengulanginya. Saya berkata : pendapat ini adalah 
pendapat yang dipahami oleh banyak ulama', termasuk diantaranya adalah az-zuhri yang 
meriwayatkan kabar (hadits) itu. 


Ibnu hibban mengeluarkan sebuah riwayat dari jalur sa'id bin abdul aziz yang berkata : dikatakan 
pada az-zuhri ketika datang pada hisyam bin abdul malik : apa yang telah dilakukan padamu? dia 
berkata : hutang saya telah dipenuhi (dilunasi). kemudian berkata : wahai ibnu syihab kembalilah, 
maka kau akan diberi hutang. saya berkata : tidak. dan menyebutkan hadits. 


abu dawud ath-thoyalisi setelah mentakhrij hadits beliau berkata : seseorang tidak disiksa di dunia 
sebab satu dosa, maka kemudian dia disiksa di akhirat sebab dosa itu. dan beliau juga 
mengarahkan pada arti yang lain. 


Dikatakan : yang dikehendaki dengan orang yang beriman pada hadits tersebut adalah orang 
yang beriman sempurna yang pengetahuannya menempatkannya pada perkara-perkara yang 
samar, sehingga dia waspada dari resiko yang akan terjadi. sedangkan orang yang beriman yang 
lalai maka terjatuh/tersengat berulang kali. 


Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa maksud dari hadits tersebut ada dua versi 

penjelasan : 

1. pemberian kabar : bahwa orang yang beriman akan selalu waspada terhadap hal yang 
menimpanya dia tidak akan mengulangi lagi sebuah perkara atau kesalahan yang resikonya 
pernah dialaminya. dan pada penjelasan ini juga merupakan perintah kepada orang yang 
beriman agar menjadi orang yang mengerti pada setiap permasalahan dan waspada resiko 
yang akan terjadi agar tidak terulang kembali. 

2. bentuk larangan : agar tidak menjadi orang yang lalai. larangan ini ditujukan kepada orang yang 
beriman, untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan karena kelalaiannya. 


Dari sini diketahui orang yang beriman ada dua macam : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 638 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. orang yang beriman yang sempurna yang mengerti terhadap suatu masalah dan resiko yang 
akan terjadi serta dia waspada terhadap masalah yang sama. 

2. orang yang beriman yang lalai terhadap masalah yang pernah dialami serta resiko yang 
pernah menimpanya karena masalah tersebut. Wallohu a'lam bish-showab. 


Bag Unand og Lia xp ola malas bg Sl lis xg 

Aa Y ap Wajar ay Saya YUL 

2998 Adi IA 3) SARA ada ln ey sud sg Wa SG bila Sy ks AN SG Wag « Ag (Ha ca sada 3 Y 
abg Wa gay ya) gld aU AIA 3 lk , ga yak Ay ana. ayla al bg Peni ina AN Pay MAH 
FAN akal Pit Ay PT) la ylaga Pit lay Ea by al SI LA suk (Lawu 5) IN Tu.» SG Hi Ap im 


TS) daslall 
HA DkG UR SbA gaada 1 (VK Uagayay aan Jan ajian JUDIA Uni 3 1 (Yak ) ae ban AJ klg: 
aan bnadual suap Ia el Usa) « garil La p0r) Hlasa g— « Ga ala Ust ja ng jati Aang ai na 
as « 39 alay IIS aa : : lo ka la Hole A. Lag) IYA j3 A0 Wal 9 yaa IBU Su) Wa) ada Mie Io say A 
Yi samle ye dile Gpad 4 yan aga yelill je lal paul abg date Al IT Kail! Ul gag « Lag yaa Gasa tag IS AAN 
AM cad Ai Pn an an EN OM 
ala sada : Wagay Y dag AA yA YUI RA Kh mean LD xd LL, 
AA Maan Nag IK Mada 5) 007 eh ey Sinyal LO Hn Aset 


Ba Unang ata Ulas ST AG Wal osn PTS) ri ISA) Kana 

IA Y dy Ia ya ay Saya YUL BJ mal aa Y agp | IY Iga yh 
5782 mal SA ma NN sy sud euy Wax sy buy Pamer) ta 3 mag IA id 7 Way (IL, Ma la sala 
Ia 3 Yadop Ia AI JA) ala AJAU 


Ay (aka Y ad Wayan ayam jin ) lap JUSIJ Wagati gllany Wansuad Lal 5 yoy app Dal naga € gllip JUNI 


IM (SJ AA Y ASP IN AA) SN DSA au ba As SA NO MY Ag MA ola 0 
&g MSitario "Yadi "Kuy Magah guS p5 UNA "IN dina " Ass Uiagi, "IN ks daa "aa 3 OM La 
Sy) Kata dg AAA SY Lao MM LUAR MS lea BJ : Ad BJ Lal ga Yah 19 dial ca " JS yaa 
Iso "Wagallas yo " 20 Ja 3 eh ay maag y 21) Bala 1) DA II 1" Sitanllul ca Lal yA dm Aiu Ha lite SSL : Y 
en PA en Aa 5 yi SAY pala Y legi ya daa aa Lapas Ya RI," GOG Lela, daya ga YJ ala 
SAS lay al BI La Wr sari 1 Y gama Una aj Wa) sari) dal Ban) sel asi) gl Ulat gentiagl 
LAJ Ep 1 Unika Y Say ALASLN NN Lay ja Bo IIA sama WA Alah Agt sR2 «diah 5 LagSL Sel Up gai yap Jo 
2 sx dani g ola « Sila pal Vag yoda iagl yaa ) AL NN ia al NY ESA BJ Warga "sa ly Sa 
IS yan Uap pas Iin yA IDE 08 Io Ny Sa pls KANG € gl Wala Uks boa Join YA Ba ai) Ig giaa siak MA del 
Wala 8045 Ulalya Ilam po 6 gag) Alap y saia Hi yaal gak bsa Ui jl - Sak, - lela . 


Aja: (20 lag Wawa ) A5 ol agios 20 La X3 1 IR pi oma 2 Ulama op ala yaa mata "ag hal AN 
Walls yo k Sa 3 ID al Wa Sa « 35 Uaga Oj Ua ES) ks Naa jani 30 |) Um Ra al) ay "su Uas 
2 ala ay ea Ny Lay ey laa" Ik ad box Yana aro saj SU ad gl) kaca Yaa) « Hn “0 
Patua Lara, , 3: gak jani A Ea ale LA lal las 3 Hap. ak : Ik ad Laman LA « gole su jyah kt 3 alga (Danlluy « 
MA glag kawan Wu Ik ad Tan 


3ga: (3 As Jas Via el, Jaa Usu) «3 alay, 2 Adliba S5) yanilo Lay « kg LSG Iasan 105 547 Jali 
Sy PAN LN gag LI pal Gd OA LS Gaal al AE UK ge AI ada gas Alai Real ya APN LAS 
Ja Su jbay 3G UI, JAsiS 83 eni Uitts SIA «BJ lay Lan SUS jhils 6 Ba 1 ani CAK Una away aja 5 
Caydall Gamad YI 3 (Su NA Ist pAN pyac Gia dik al Ol: SA BRI Gg Ag lag Y Ul Ag Ha SI ya 
Ia As cmd Jaya IA Sman) ar) Wat «LS | Mg karina Jiladasa | Kara) lag way 3 anilo NY an Wa gay) | (alis 
T. YA luang” | Na SA pia, Ha desa NSE) saigp 38 xe Is Wu) da Kay male ay Ja ya mn Ay Ka Wa jp) 
SO aga Alah cal U JB Ae ae Aj: JB Eh Sl Jika: Sila ane Uya alis Xie Uya pa8 Lakc aj Ja" JB 
aka V1 GAS) Usang bag Al ga Walk HN IA NA 1 Y m3, Mal sai adal RA IYA 3 «ganda La pol, 
Asy ala SJ 1 Wa yhulla gay Ao 8 Knp Uas) bug Bo | SA an Pt & jha ya Yg Ss Land) ab aatig . lal 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 639 ) 


3ja: (“050 ) IA ola USiiasgio alba Sana (lan Jo As m05 King yaa yah Au ja SSS, 3 by 
Syam olina gay 6 Kilo & ya UilSy Las 73 Ying iSnggaiy Alai - au dale All (.l 5 id Aa Kadi Lay yi Kal Aa 33 Jua 
Ula para y IR yaa Ira "Maa Ul 7 guy 1 Lagy ma Liya mani an UJI ISO soal Is ag NA Nia Jo Ula 

24K gala - « jl J al BIA Ya, 2 j3 Unang, Susilo jala ym) KESLC IA ga3 jl Lay ala Ui, - AP Tn naa 
gialiA ana) Sale alas yA alan Bl ay Shu GAS 0 sega SJ Y Saru yong SA Sian ye jaman Ji «ayah 
il Go Sa Ga Sa Go Gea MB gal! Uas Gb pa goal Jl Alia Oia Jl ed arah Gal King al, Ia - 
dg NA cl gaula - AJ sagisa Y ag Ia gay ay ya YAI 9 Za bs sama 3 Sik WS MSI ra 3d Ly Ja Ig Uu Xx 
— le WA ol gaala “Iga BJ SA es AN Lacy Ataty 3 BA AJ Haa UJI padi, AI bea Bu 
ne Eh Biaya» lal Was aga do ay - TIA, MA la gua “Lal oles 7 Siah UKA ad IG 

ak MU Bana aga 2 kasi « an, 2 lan Lana Lagag bata Up - He nak losaag AI Mali) Laga AN 


ig Ba Aa al na eta Le ana 2s “3 SLS Ladeni, ISL pande niga 
3 Kap IN gad Ya A9 MoslA JI PAS 3) bsa saw Y gigo HI Da MLawsiala ary Ado Wo jha SIS) Wo) gk memnad 
Mie Lag glla le. aa: A0 aa la yan gl AI) Lil ya mn ge IS) Ik ad Was jl ag IN gaada ey Ja aib « NA 

ak ARA Alan ey saat yA Ay HN ID 9 nian Ala silky «9 Gani ba Kilas US ) IK pad Lama 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/863719053650904/ 


3630. HADITS ROSULULLAH SAW MENANGIS KARENA 
RINDU SAUDARANYA (UMATNYA) 
PERTANYAAN : 


2 Kavka Fabila 

Assalamu 'alaikum. Nabi SAW menangis karena rindu pada saudaranya. . Saudaranya adalah 
orang yang beriman padanya walau tidak pernah melihat / bertemu dengannya. Pernah dengar 
hadits ini kan. . .Ada di kitab apa ya? 


JAWABAN : 


» Sa Al 
Wa'alaikum salam wr.wb 


1. Shohih Muslim 


367 249 JB 5425 v3 Jasowl ye Luo JAS 1 LG dagu Ly A39 Ui 4 Wow Ugal Ly cw54 Ld 
doaboll sal alwg ale Jl olao Al Iga ul H4 ul us Au uc BI yu uSI Jusowl Uirs Yg ul 
L eblssI Les | JG Lulosl Lol, 38 UI P9 GIS A4 MUI ski Ul bila uaiodo a93 old Sule Dll J3 
Ul Iga b dliol yo so Lb Jl yo Losi HS IJl88 asu Igib AJ will LulgsI9 sulowol mil JB Al Jom, 
JB WI Iga Wol IE des Sjso NI aga Add JS Soeb uw Jss0 6 JS Ja, ul Jcul, | Jis 

sagall aldy laS 91535 US Jl) walidd AI LAGI al pel 3 blg sg yo Labaa0 1 £ sik Agil 

satya dc Vir dag xya Kai Ui lema Linuu J9 dgo Tol 38 agil J9 al XI Agni Jali 
US was Jl as un ll 0 loyo Wllo Lir 20 Lido Sl Kuug0 Lp Soul udang 2 So ala 
blg wsio40 a98 Jl Sule Adul JS Sio dl 5S alay le AI tali WI Jowo ol 58 yul uc “ 

S3 US Je) nliald Ello Cas Ul 4S 3323 ey Jugowul Curs Jis 33 SI all elu ul 


2. Syarah Imam Nawawi ala Muslim 


| log ddh mug Gulo AI sda yul 43) d9 ya UL 
2832 Ul Jom Ul HD Ul ye dl uc Juga US Kos JL UC al usu Ugisa liiaD duga Yu dui8 Lia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 640 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dlog Aib ul, 9 das 97 Sa 9S yul La HJ lol adal yo JB akug ale Al alan 
3. Musnad Imam Ahmad 


alio dil gtu JB : JB Sl 53 yail GE 4 cab & Ja USS mall Gp Alb USS (soo Can) 
GRI Gaal » Aka3 Gile All calo pall Ulatol JS: JB" all Ca oil bg "4 alug ale ali 
RA KA AA JB S alga". 


Rasulullah Rindu Kepada Saudaranya. Pada saat tanda-tanda sakit mulai terlihat pada diri 
Rasulullah saw, beliau bersabda, "Aku ingin mengunjungi syuhada perang Uhud." Beliau 
berangkat dan berdiri di atas kubur mereka dan berkata, “Assalamu'alaikum wahai syuhada Uhud, 
kalian adalah orang-orang yang mendahului, kami, insya Allah, akan menyusul kalian dan aku pun 
insya Allah akan menyusul kalian." 


Pulang dari sana Rasulullah saw menangis, mereka bertanya, "Apa yang membuatmu menangis 
ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Mereka berkata, 
"Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukan, kalian 
adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku, maka mereka adalah kaum yang datang 
sesudahku, mereka beriman kepadaku dan tidak melihatku." 


Tiga hari sebelum wafat, sakit beliau mulai menguat. Waktu itu beliau menginap di rumah 
Maemunah, beliau bersabda, "Kumpulkan istri-istriku." Para istri berkumpul. Nabi saw bertanya 
kepada mereka, "Apakah kalian mengizinkanku menginap di rumah Aisyah?" Mereka menjawab, 
"Kami mengizinkanmu ya Rasulullah." Beliau hendak bangkit, tetapi tidak mampu. Maka datanglah 
Ali bin Abu Thalib dan Fadhl bin Abbas memapah Rasulullah dari rumah Maemunah ke rumah 
Aisyah. 


Untuk pertama kali para sahabat melihat Nabi saw dipapah. Mereka berkumpul dan bertanya- 
tanya, "Ada apa dengan Rasulullah, ada apa dengan Rasulullah?" Orang-orang mulai berkumpul 
di masjid. Dan masjid pun penuh dengan para sahabat. 


Nabi saw dibawa ke rumah Aisyah, beliau mulai berkeringat dan berkeringat. Aisyah berkata, "Aku 
belum pernah seumur-umur melihat orang berkeringat sederas ini." Lalu Aisyah memegang 
tangan Rasulullah dan mengusap keringat dengan tangan itu. Mengapa dengan tangan Rasulullah 
saw dan bukan dengan tangannya sendiri? Aisyah menjelaskan, "Tangan Rasulullah saw lebih 
baik dan lebih mulia dari tanganku. Karena itu aku mengusap keringatnya dengan tangannya dan 
bukan dengan tanganku." Ini merupakan penghormatan kepada Nabi saw. 


Aisyah berkata, aku mendengarnya berkata, “La ilaha illallah, kematian mempunyai sekarat. La 
ilaha illallah, kematian mempunyai sekarat." Terdengar suara gaduh dari masjid. Nabi saw 
bertanya, "Ada apa?" Aisyah menjawab, "Orang-orang mengkhawatirkanmu ya Rasulullah." Nabi 
saw berkata, "Bawalah aku kepada mereka." 


Beliau hendak berdiri tetapi tidak bisa, maka beliau disiram air tujuh kali agar sadar, selanjutnya 
beliau dibawa ke masjid ke atas mimbar. Inilah khutbah terakhir di mana beliau berkata, "Wahai 
manusia sepertinya kalian mengkhawatirkanku." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." 
Rasulullah saw bersabda, "Wahai manusia, dunia bukanlah pertemuan kalian denganku akan 
tetapi pertemuan kalian denganku adalah di telaga. Demi Allah seolah-olah diriku melihatnya dari 
tempat ini. wahai manusia, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, akan 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 641 ) 


tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah dunia. Kalian berlomba-lomba padanya sebagaimana 
orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba padanya. Maka ia membinasakan kalian seperti 
ia telah membinasakan mereka." 


Beliau melanjutkan, "Wahai manusia bertakwalah kepada Allah pada wanita aku mewasiatkan 
agar kalian berbaik-baik kepada wanita." Kemudian beliau melanjutkan, "Wahai manusia 
sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan apa yang ada di sisiNya 
maka dia memilih apa yang ada di sisiNya." Tidak seorang pun yang mengerti siapa hamba 
tersebut, padahal maksud Nabi saw adalah dirinya sendiri, kecuali Abu Bakar. Ketika Abu Bakar 
mendengar ucapan Rasulullah saw, dia tidak mampu menahan dirinya, tangisannya terdengar di 
seluruh masjid, dia memotong ucapan Rasulullah saw, "Ya Rasulullah, kami mengorbankan 
bapak-bapak kami untukmu, ya Rasulullah kami mengorbankan ibu-ibu kami untukmu, ya 
Rasulullah kami mengorbankan istri-istri kami untukmu, ya Rasulullah kami mengorbankan harta- 
harta kami untukmu." Abu Bakar mengulang-ulang ucapannya. Maka orang-orang melihatnya 
dengan kejengkelan, bagaimana dia berani memotong pembicaraan Rasulullah saw. Rasulullah 
saw meneruskan, "Wahai manusia, tidak seorang pun dari kalian yang memiliki jasa kepada kami 
kecuali kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar, aku tidak kuasa membalasnya, maka aku 
menyerahkannya kepada Allah Taala. Semua pintu ke masjid hendaknya ditutup kecuali pintu Abu 
Bakar, ia tidak ditutup untuk selama-lamanya." 


Beliau dipapah pulang ke rumah. Datanglah Abdur Rahman bin Abu Bakar dengan siwak di 
tangannya. Aisyah berkata, "Dari pandangan kedua matanya aku mengerti bahwa beliau 
menginginkan siwak. Maka aku mengambil siwak dari tangan Abdur Rahman dan melunakkannya 
terlebih dahulu dengan mulutku, seterusnya aku berikan kepada Nabi saw. Jadi ludahku adalah 
sesuatu yang paling terakhir yang masuk ke dalam mulut Rasulullah saw." 


Putri Rasulullah saw Fatimah datang, dia menangis, dia menangis karena dia terbiasa setiap kali 
datang kepada Nabi saw, Nabi saw berdiri menyambutnya dan mencium keningnya, akan tetapi 
kali ini Nabi saw tidak kuasa berdiri untuknya. Rasulullah saw berkata kepada Fatimah, 
"Mendekatlah kemari wahai Fatimah." Rasulullah saw berbisik kepadanya di telinganya, maka 
Fatimah menangis. Kemudian beliau berkata kepadanya untuk kedua kalinya, "Mendekatlah 
kemari ya Fatimah." Rasulullah saw berbisik kepadanya dan Fatimah tertawa. Setelah Rasulullah 
saw wafat, Fatimah ditanya tentang hal itu, maka dia menjawab, beliau berkata kepadaku, “Wahai 
Fatimah aku mati pada malam ini.” Maka aku menangis. Kemudian beliau berkata kepadaku, 
“Wahai Fatimah, kamu adalah keluargaku pertama yang menyusulku.” maka aku tertawa. 


Lalu Nabi saw bersandar di dada Aisyah istrinya. Aisyah berkata, beliau mengangkat tangannya 
dan pandangannya ke langit, kedua bibirnya bergerak, yang terdengar oleh Aisyah adalah, 
“Bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, shiddigin, 
syuhada' dan shalihin, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku, dan kembalikan aku kepada 
ar-Rafig al-A'la, ya Allah ar-Rafig al-A'la.” Kata terakhir terulang tiga kali dan tangannya luruh. 
Beliau berpulang. 


Perisitwa besar ini terjadi di waktu dhuha pada hari Senin 12 Rabi'ul Awal tahun 11 H, usia beliau 
pada saat itu enam puluh tiga tahun lebih empat hari. 


Anas berkata, “Aku tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih baik dan lebih bersinar daripada 
hari kedatangan Rasulullah saw, dan aku tidak melihat satu hari pun yang lebih buruk dan lebih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 642 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


gelap daripada hari kematian Rasulullah saw.” 


Berikut teks arabnya : 


“(RI Cal! All HJag 50 dil Jab Jyi lang seldall Sa CulS alug ule dil al Jaw ll ib3 J3 
AI 05 Aclou Sic Gasal S1 gal SSB (3 #Bailoll) as AAA KI Can 53 inti KUE Cmgilg Ku, 

asi IS 2JlB lalu le Al lo Iga ale cal dal JS Jia &l Lil SS) Ul L el lo: Ig) 
oo dll cal ob sii oo Jp pkag ade dil ko Jaw sle9 og al Al lo dl Jaa, 


Me ea sn Jan ae ea aa ne GA 
dll elit ul is ssi Sl el ul bl9 sstilall pil Lal elagi 4 Sule pall "J3 sebel 233 
JB Salil Jon Yel) Lo JB pakurg ale Ul coluo Al Iga 0S Poll Lo 40955 sil «35 
Satu yo Usil asi Wala) lo 2 il NX 5JB ISU Jaa) U eblgSI Tiada #LaJB 9g ol cas 

OS3 jala Situ gang lay pul diy Ball J3 paus ale dll iko Jgwall C9 naug 3 Wu Usia 
ola usiSbl Halus Ande dil al call JB calsgjil Cireng ealng5 Ignosl :JES ,digayo Ball Uyy US 

Tb yul op IE lbh selbsiul lo3 gi al SL 6 all gw V el Ubi tuli Sdule Ty 3 yA 
adl lgic All yu3) Sigow Hrd 225 Yo 4 3g calm le AU luo yuill a28 yubell 4 Jssll9 
lgs Jia 08 Wulmall ISu8 ,820 Ja Jlll Isa ole dulowal O)3 elgic All yu3) dil ddpull H3” 

98 ualill 20558 Calug le dl ala dil gay Ja Islo Saus Ale dil slo dil Jaw 4 Is Islo 

ioyaall 8384 plug Ae: dll lo sawi yo Lama Soe IS Aje yui al 539 , Yiol9 sauwall 
ale ll ala gai Ay AS CS "Ji LSI Igo Boc Kama Bal ulas 08 3 ad "lgi Al yu3» dasle 
NIA Y Ja santa Fata 12 s5 Cabin dugale all ala cai ON tars9 lotewols: alus 
ol Jom jl ade Blital pemwall y3 (Cus SI) Hasi S3 Ful damull JS el Kual gol ul, 

siglosl "Jl .elle w33lSy il Jawa) “lali ls lo akurg Gale Gil Loduo yui Uli Halus Ale dll 
plug ale Ali ol gill Jan 13 wis slall yo LI Raw Ale Lau ye tul led psi lal yag 
Jl al Isa asi “Tell ISS c33SI KIS nyai Lal Ul Al Kadas wall JI « mall dll Seung: 
all Lal KIS wati 0 All bul LI dil yag Sic: wa 2520290 “inll ya) 20 A30 mulll li 

SEL SL yo Lal Leblis la Kagusili il isl Sule wniesl gSI9 Sale sate yan lo lg 
Isb3lss ul mubin dll Kalau! wis - Dal 43 dil dil Ball 48 dl dl yui Last JB Ai sagSIBI 
(5 elus uogl seluill 8 dl Isl sela yd dl Isl myull Lagi JB A3 lir 4 Jlas - Dual ole, 

Bd 0 Oa Sal gis aldi Sic lo 2s sail Sic lo us kas Gw All 0,33 Ius O) mall laal 1JB Ki 

4999 Audi NC), sll PO dos DD Ag9 (SA mall 9d 5 gol AYAT ubi MN uSg9 asli, 
Jls9 yaa luy8 sis Ng Slip3 lilgob sIlp3 eliih J3 "JlB3 ,akug ale dll oo pl 289 

dll ko ul 8 jakug Ale dl iko guill gloliy LS «S9 wal adl yuli Jl ,lb354 Jla9 “Wlgob 
yo line Al ul Ani yo Sio le3 15 Ul 195 nyalill Lgu PIL Ate dil yuA) K4 cal ye Blu alus ul 
Au sama ll Ul JS ada 36 All adl lia CSS sio geaisul dl Ko gal XI ca LSI NI 28 
J8 csobual) slcaly plug Ale dl sduo Jowo Lg saia! yo Jg.3i JA Usa Jl Bah Y Sl ta NI 
Al AB da plg call Sal Lal S5 Lal Snmi sal Sesal isl 1JB gl seo 55 .ilOgl 
dg 53 Ji io ale yo do d3 90 dol£ 


dia gag ay all Sol Oo Jeng doll gg all io wp sisa 43 IS Ad sio Lgi BI nyali Laal JB 
AJ uSg Slow ol jt palug Gale Al ala sll J3 Il d4 499 SI yul wan Mc Ule Jas 
alus Aula Gil uodus sawil Balbi yo is dil 9nd) dendle Bruall Cun 4530 Ba yo Au ol Rebate 
02 M5 say Slug jl Bebi ali calwg Ale Ali Lan gl Ad 3 Air1293 Yan Jl Mc yo dlgwdl LAS 
lo ella jule ab Us La #S5I H0 plug Ale dll lu paid 39 leo lb Cilng ul 
gal Bpo3 5 Uk BD ul ale Ul JA yo USG ana, 3 plug Gale Al ola yui ga Iso pi 
Ne 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Um Lal) US WN tail Bli Jd mug Aula Al Goda ai LN LS) CAS lol sakug Ade dll Laka yul 
alug aule dil nas guill lgiS58 dab L yi vol Halug le dil aa yul JS adl cela lal Lgu 
Sl Wiis3, dobl8 L sio ud! #alug lc AJI oo sll Ld JB US lala GS 03 less 3 
03X Ball 98 ad JB CA yalug Ale Ali Lala yudi) JB Isl #calika lg Say 5458 dgisl 
dnmall Jp "055153 y0u GB dal Jgl ul dob3 L JB SU gurg lal sen AI Tuo yul Ao 
bio yul "J9 cl 99 ac yo Ig5,SI ialug Gale AU ala sll JB ps : pic Jl yu3, diuile 
dr alel HAJI Jo :Jota9 pelowl pg BSI 101335 50 GC alug Aulo AI ko yul ai ,dasle 
JB9 jakug Adle AU alan gal de Jaa berau J9 a53 Ol Ohh itle bawal "Jati ll SBI 
dl ola guill Jli3 yel yo al GIE Gili log cela J3 Ul pil Wb Lgall do salil Jaa L 
Isu V eble Ob "JB3 jalang Ul dil duo suill ade gali elo JS jas LA Gil Halug ul 
SBI alang Gale Al ea uill Ji AU Ia ul c23 ea 9 ebi Kya das Al lal cal 
dala 9d Lgial #JB9 rakus ale Al lady yul) ic Wsall elo B99 sde dl HS Jo del, 
Asi dm Jati pulua 6 YEL, 9 cu andyg WI yo 5) sll san call uc Ly M020 R3) 
lo Sal AB lo s8 dil “Bd “S2 H3 dl Ji plug dale dil lo yul Y Cabai pie dl 3 
lo Jis im 33 Jl JI ole Il SI ul CAB9 33 yo 23 Gl he io IS led las 
ale Iagh seb sawall sad #Jgiti Ialug Aule All Lado dil Jaa, Colo lakug Ale All ko All Jaw 
Ulas ac lang MS yag 9 SY DS Y SS ulis ulas Iag ss3l aic All gd, Jb yul us 
Ba Me ae aa ne aan "JB yo 1Jgtog Abu R3 
ado All las wall ade Jas sio Al LA) Hall K4 sal UKS yuli cal lol Kalo 38 cl :JB ya Jitn9 
ba Cab 13 sakug Ole Al lu guill Jbg lola Ig Ios Ig oluiso Is foduls Is 1JB3 sunat alus 
dil UB all dusy JS yE3 lo 38 ISano GB IKa50 Au US v6 Hati BS Ai call Jay L Hao cg 
cal sial emas 1Jgtug9 ob 38 al us a3 198p #0lb3II uya J00 yo Lead Taring "0 g0y Ny 
ic WI 13) dab dam caluag Gale Al alan will 39 (S59 UN (S9 A9 yul! « uSe uc 
ale aluo yul ai Lab9g 'Sakug le Al sluo yul Ang ade LL Iga ul Susil culol »Josi 
desa sa Ml olal Y akleansa as alah b-oles os abs aa) 
dc yuago Ulos A89 saloill laga R01 Y : Sa al 


http://dorar.net/spreadH/451 


Hadits yang panjang tersebut dianggap "maudhu isnadnya dan makdzub". Sedangkan yang 
shohih adalah lafadz dan isnad yang termaktub dalam tiga kitab hadits mu'tabaroh tersebut diatas 
(shohih muslim,syarh nawawi 'ala muslim dan musnad imam ahmad). 


SAI Jom, b elSu lo IIS , logo WI Jawa) KU 


Sal Jgaay Welas baal #8 pu itil 1JB Sdll Jay L elu lo “ale jlogg All Jaa 651 
ad Giat LS cal iis Jp sdg 1 AJI SY UI SAK, Yo Usil a989 sulal lol subaol al N :JU 


S1 ala Sumi SAI 
ubi 


29550 €91290 dliwb 3 9 343 « ,3S3oll Kalll 
(Skaslo sy) 48 Sal ball Iga | 


C3 0 mu Rp20 9 Cyaall Id Juol9 

0032 239 2 Ale Aa : US Bakal sal glkug ale AU calo WI Iga Ul de Ul LS, 1D al 
aa JBS All Jawa) 6 SSI Lal 3 : JB. Lulas| Wl5 38 Ul 65553 , USS AI elu Ul Ol3 
call: JBS S Jl Jaw) 4 bol yo 3 Ob J Lo Ii US : | ee . Se Isib J Cas LilsS13 « susi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 644 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JB dl Into Gado 2 IE ALS Caggp NI Lgi Abd JS Sab Ok UAS PUS JI AJ: 


Sasa SIS LS 9x533 4 JB Gal NI» yag ale Keb33 Lis « sera Jo sulas0 IE sil Kei 
Eau GR: Jai «Isap Igiap 8 Kail : JS « Alb NI : AeaoUl « JL. 


Tas JB lag AE AI alio db Jatas Ul Ac Al 9u5) 8558 yul Cas wo Lal alun Ros0 yA 
das abal al aa Say 2 537 0313 ve LS el Uu 


01293 3 mug Ale All ko dil Jaa) JB : JB ate Al gn) Elo y yail C3 0 Anal Ala dino 93 
salsa Kiul ! JS alilasl oi ya al ! plus ale al Ka wall Lelowal Jl ! JB. galssl cut yul , 
S9. ala 04 Igiol WI ulas! LI9 . 


dalan Has Ini alkali ses aa Ns 23an yul Si dlbige Ss ALI a53 
dug Gale Al alan Ml Jguwy R0 luas : Is Ups Sido « ai : Je. alug ule WUl olao Al Jua, 

1 2 ai TS ulos lal 9 ulos Ualal to 2 Sala! Ika 6 Ja SAI sus ul liesa 
SII.4 JIN III AS YO IIS 


http://eldaaia-gantelfrdous.booomwork.com/t4054-topic 
Wallahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/867091703313639/ 


3678. HADITS PELARANGAN GHIBAH 
PERTANYAAN : 


2 Kasihku Rinduku 

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh 

a. Bagaimanakah maksud hadits di bawah ini ? 

b. Apakah yang dimaksud termasuk orang-orang jahat seperti orang korupsi dll ? 


abadi Ga aga) de gina B yoko gal Lila | Jasa gal 3 JW Va Sama Liam 1 JB, Ganga Cp amlill laa (£ 3d ya Enda). 
3 5 Xaul Asy, mail ISA Ny ma | GEA Wa ya, 9 bom ay aU | LI 1 BJ gd AP Ila ola sala: 
"erl Ya JB dm LA Ya TN, Ad gal Tg AA ng Us dai Ya JB Ada Le ae 
alel  Uaing Udh ayal US 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam Warahmatullah WabarokaatuhDalam kitab Shohih Bukhori dijelaskan : 
Imam An-nawawi menuturkan bahwa hadits ini menunjukkan tentang haramnya ghibah. 


AI Ly 0 gu RS lol A83) yail yss dual M3 ade Ula Cyols NI yo Sggill S3 : Soul 2upuo 
usb will XgD : JBS Jas L 2X3D yo : Cal. Ad 192x09 pgda2g las UginSI Yul Yo Jalal pel 
BI) NI ey Mas CMAN San Sic be sel us Sd dg ygld gal an SI agaol yel 39 9209 ll aga 


? Mas Hamzah 
- Surat Al-Hujurot ayat 12: 


gaib 3 Vin das KI ISL Ul isl Ll Lagi Kasi Lita X3 


"Dan janganlah sebagian kalian menggunjing/ mengghibahi sebagian yang lain. Sukakah salah 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 645 ) 


seorang diantara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati ? Maka tentulah kalian 
merasa jijik kepadanya. " (@S : Al-Hujurat : 12) 


- Kitab Tafsir Al-Gurtuby : 


Jl alay Y canall LN 5 diyall USU dell dil Jia Luo Asl and JS al ASASI Kaul: les Ag : Awoldl 
cyall pd KI 43 dns) Jiall ip alil 23 lai ! ya val JB9- Ulil yo duty aloy Y mall jl laS daa) 
asl and ISL ul Sant giiay loS : FSl3 JB3 » yagiill 93 Rud9 oasll 9d al dual ISS3 « jitu ala 

dls lis Uya Sole LN dual yo sll JSI Jasislg les Aiu yo Riios ul su lbs Luo. 


Ke enam tentang firman Allah " Sukakah salah seorang diantara kalian memakan daging 
saudaranya yang telah mati " : Allah menyamakan ghibah dengan memakan bangkai karena mayit 
tidak mengetahui jika dagingnya di makan sebagaimana orang yang masih hidup tidak mengetahui 
bahwa dia di ghibahi. 


Ibnu 'Abbas berkata : "Sesungguhnya Allah membuat permisalan ini untuk ghibah karena 
memakan dagingnya mayyit hukumnya haram dan menjijikkan, begitu juga ghibah hukumnya 
haram dalam agama dan menjijikkan bagi jiwa," 


@otadah berkata : " Sebagaimana salah seorang diantara kalian dilarang dari memakan daging 
saudaranya yang sudah mati begitu juga wajib melarang dari ghibah terhadap saudaranya yang 
masih hidup, memakan daging digunakan sebagai tempatya ghibah karena kebiasaan orang arab 
yang berlaku seperti itu. " 


- Kitab Tafsir Al-Gurthubi online : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
bk no-48&ID-2741&idfrom-3293&idto-3294&bookid-48&startno-1 


- Kitab 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud : 


yuli wo JI aed aga Dp NE lol aluag le All Lala Al Jowo JB JB Jllo 4 wil ye 
amal el 9d Using Lal ag USS adl Nam JB Jus L NIH yo LAI Ad 99 AED 929 UIkuaSU 


Dari Anas bin Malik radliyallahu “anhu berkata : Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 
"Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, 
mereka melukai (mencakari) wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. "Lalu aku 
berkata :”Siapakah mereka ya Jibril?”Jibril berkata :”Mereka adalah orang-orang yang memakan 
daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia”. 


S3 Satag Ulitu yo s3 lagles CL elull Ulin yo yuall9 Ang yua US ll pull JB 
Hay mesra el Ola sel Isi Oa a Lal bal Ibesiaalasl 2albel 


Ath-Thiby berkata : " ketika mencakar-cakar wajah dan dada menjadi sifatnya perempuan yang 
suka meratap maka keduanya dijadikan balasan bagi orang-orang yang ghibah dan mencela 
kehormatan muslimin sebagai petunjuk bahwa keduanya (mencakar wajah dan dada) bukanlah 
sifat lelaki tetapi keduanya adalah sifat perempuan dalam keadaan yang paling buruk dan bentuk 
yang paling jelek. 


- Kitab 'Aunul Ma'bud online : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 646 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bk no-55&ID&idfrom-8253&idto-8732&bookid-55&startno-92 


Maksudnya ngrasani orang yang berbuat buruk. seperti koruptor apa termasuk? Kalau menyebut 
nama orangnya ya termasuk, kalo nggak nyebut nama orang maka tidak termasuk. 


Kalau bukan koruptor. tapi nama artis terkenal, seperti Firaun, Syetan, Dajjal, @orun . gimana? 
Atau karena kekeliruan dalam berbuat seperti Al-@omah ? Kalau tujuannya adalah : 

peDdig will yo walwall USD 
Maka boleh. 
Baca juga dokumen terkait masalah ini : 
www.piss-ktb.com/2012/02/529-akhlag-ghibah-yang-diperbolehkan.html 
Wallahu A'lam 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/878357215520421/ 


3684. HADITS BERPUASA NAMUN BERJUNUB II 
PERTANYAAN : 


2? Bisyarotun Nadhiroh 
Assalamu'alaikum asatidz wa ustadzat .. Aku ingin bertanya karna hal ini masih menggelitik 
dipikiranku disebabkan aku kurang paham. Aku menemukan sebuah hadits : 

20 S9 3 Ing al ab II yA 
Hadits ini kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Huroiroh. 


Selanjutnya saya juga menemukan hadits : 

4 Ole dl ola gala Slop mmg ml 
Sedangkan hadits yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari sanad sayyidah Aisyah.. 
Bukannya hadits yang pertama dgn yang kedua ini terjadi ta'arudh . 
1. Yang manakah yang rojih ..? 
2. Apakah keduanya dapat diamalkan ? 
3. Ataukah salah satunya sudah ada yang diamandemen ? Sekian terimakasih 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, kesimpulan jawaban : 

1. Hadits yang rojih adalah hadis yang kedua 

2. Hadits yang pertama tidak bisa diamalkan karena pendapat tersebut salah. 

3. Bukan diamandemen tapi pendapat pertama sudah ditarik kembali oleh yang mengatakannya, 
yaitu Abu Hurairah. 

Wallaahu A'lam 


2 Abdullah Afif 


A0 S9 3 Wen ml JI yA 


Hadits ini kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Huroiroh. 
Riwayat Imam Ahmad dalam Kitab Musnadnya 13/490: 
Sing Alah NG Cit KaSl3 Rudal 0D DL Sogi ISI glkug AE AU sdt All Jgra3 JB3 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya 5/420: 
Klg NG id SRI SSI Ya awnt3 Yd Usig Gak AS AU gua) BID LI Cakaw JB XX yul US 
Riwayat Imam Malik dalam al Muwaththa 1/290: 


Kas dl AS up SU bi Raw WI liad Us LM yg yan JI AS asal go K0w Sella yc dng 
58 Usinnyan Ul al al 33 Ans al #31 usulan ol Ul dah su alibnug Gn lol op 
AN 


ka bg al ala sala Sky ag al 


Sedangkan hadits yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari sanad sayyidah Aisyah. 
- Dalam Shahih Bukhari 5/13: 


PU EA Tak CART PAANGT PERS TIANG 
S1 Dl Ol ala 0g OLI 4 va 2 Yi K3 sol gol JB SBI 52 Cats bal Ula! sil WAS 
s3 sad Sc 6 ala WE AI alan WI Iga) Ul d3 daku ag Ae 4 sie ulas SI yaSlI 
Ula503 05258 Ul Lao GEA Ul pad WOL 53 ye JII sd Ula 0 J3 A9x019 Jsiso & All yo LS 
ab 85258 god CilS3 MMI S3 gali Ul WI ABS AS Jl Ye sbb 0 gal JBS Timall ale Sing, 
ddule Ys3 553 3 65531 J ag ME pusl Gl352 Nala Isal 3 5S yul 52258 Ud yAS II NE JB LS) 
OS dind ul IP Sa6 gp Ul Xg Gila Alap Jo3 Ale 33 ybs L desi ia ISS JUS daku al3 
sajak Lal Sa algae dll al ll 


- Al Hafizh Ibn Hajar dalam Fathul Bari 4/146 menjelaskan: 


SI JB la rd JIN Toll Ul JB USB A88) II ola UN JB ati 3 Aisi iual JoN9 
S9 Gulo Jl al Sola s0 Ul ad sabu SIG Lal Alai ebl Ja ul oliso JB yul gol Till 
Is Bui Tol 0 logis lela elis yidolw Aly diile Cyss UX es Ula Jl Cus yo dg loliwl S3SI 
uc slsg 4 mt US al uc Wb JI JS dy50 gal lola Jilgig Rx Oil wall Mc 3 JB is a59 Kusou 
alus Soal uc y020 Wlg) 99 R9 JiSg aku 9 Ule Al ala gl Ml 3 4 US Ul Lu3d Job yo 
As mas Sl 33 ls 9 le AI adas Al Jay JB Jai 8.48 LI Cataw pos Jl MS 4 


- Dalam Shahih Muslim 5/421: 


ME og Si sal MIN Ui BIN HE Il il LE Gal asal Lg Hal baal oh Gi a53 53 9 
S3 AN BS Ag de Al al All Jaa 26 KG plg Ale AU ola ml 233 Tale Ol caS 
29x003 Jmitid AS NE Lo LIS D9 ULA0) 


- Imam Nawawi dalam Syarh Muslim 4/95: 


Ol dala al3 aula JB ali oa Al SSB li BE AN Bo3l ga: JR Sad ul ye) 
OS Ol UB Gil R0 JP UE iB gol R3) 4 Ao King LIS Run US Ala Ale WI alm MUI Jawa, 
Legili 233 Kiai anis 223 GI 40523 Lugu Jab « Alus ale dil ole Mil 3g Ja « 


2» Mas Hamzah 
Silahkan baca hadis Muslim berikut ini : 


SS pam 3 las sesali Al sn asas Jam sanad all As ba bli sanad Sal se 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(648 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


daku plg Asilo ade Ws sus A20 Wilbilg yes Jl uc Hilie Is SIB ad VI Ly pos JI ud li 
v0 lis guns plg le AI ao sll US WB lodliS3 JB dls ye yan jl mc loglud logic Ul 015, 
lo Al eks Wo 30 Ul90 JS Yos Jl uc Jb SSS Ulg so ade Was sub Lalbis JB n9n01 Ai ab Uc 
uc S3 JBS dls mol gula duya Ll Lus3 JB Ja lo ule W»9 dyD ul dll Ud 

vs dusill adl bls 99 Jade US oi gal) Ai Mel lod JB asi JB JJ oWB loal 2.459 gal J3 yas Jll 
do2D gal 2503 JB alus le Al Kolao yuill yo An0wl dg LAS 0 JI UKaw Ld ol Je3 ywbsll 

Anu Ai al UE yo bis RU US di JB ylAo, W WB) doll ad WS d3 9 Ig US las 


Dari Abu Bakr, dia menuturkan : Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu'anhu suatu saat 
bercerita dan mengatakan di dalam ceritanya itu bahwa “Barangsiapa yang menemui waktu fajar 
dalam keadaan junub maka hendaknya dia tidak berpuasa.” Aku (Abu Bakr) menceritakan hal itu 
kepada Abdurrahman bin Al-Harits (yaitu ayahnya sendiri). Ternyata beliau mengingkari hal itu. 
Lantas Abdurrahman pun berangkat menemui “Aisyah dan Ummu Salamah dan aku juga ikut pergi 
bersamanya. 


Ketika kami bertemu dengan mereka berdua, beliau (Abdurrahman) menanyakan kepada mereka 
berdua tentang hal itu. Abdurrahman berkata : Mereka berdua mengatakan bahwa “Dahulu Nabi 
shallallahu “alaihi wa sallam pernah menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub bukan karena 
mimpi basah kemudian beliau tetap berpuasa.” 


Kemudian kami beranjak pergi menemui Marwan (bin Al-Hakam, gubernur kota Madinah di saat 
itu, pen). Lantas Abdurrahman pun menceritakan kisah itu kepadanya. Lalu Marwan mengatakan, 
“Aku bersumpah kepadamu, tetaplah pada pendirianmu dan temuilah Abu Hurairah untuk 
membantah apa yang pernah dia katakan.” Dia berkata, “Kami pun datang menemui Abu Hurairah 
dan saat itu Abu Bakr juga hadir di sana menyaksikan semuanya.” 


Abu Bakr menceritakan : kemudian Abdurrahman pun menyampaikan masalah itu kepadanya 
(Abu Hurairah). Lantas Abu Hurairah berkata, “Apakah mereka berdua benar-benar telah 
menceritakan hal itu kepadamu?” Abdurrahman menjawab, “Iya.” Maka Abu Hurairah 
mengatakan, “Mereka berdua tentu lebih mengetahui.” 


Kemudian Abu Hurairah menyandarkan pendapat yang dulu pernah diucapkannya dalam masalah 
itu kepada (penuturan) Al-Fadhl bin Al-Abbas. Abu Hurairah berkata, “Aku hanya mendengarnya 
dari Al-Fadhl, dan aku tidak mendengarnya langsung dari Nabi shallallahu “alaihi wa sallam.” Abu 
Hurairah pun rujuk dari pendapatnya yang dulu dalam masalah itu. 


Aku (Ibnu Juraij, salah seorang periwayat hadits ini, pen) berkata kepada Abdul Malik (anak dari 
Abu Bakr, pen), “Apakah mereka berdua (Aisyah dan Ummu Salamah) juga mengatakan bahwa 
hal itu terjadi di bulan Ramadhan?”. Dia menjawab, “Memang begitu, ketika itu beliau junub (tapi) 
bukan karena mimpi basah, kemudian beliau tetap berpuasa.” (HR. Muslim no 1109). 


Kitab Syarah An-Nawawi 'Ala Muslim online : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
idfrom-31528idto-3159&bk. no-53&1D-482 


2 Ghufron Bkl 
Senada dengan hadits nomor 1 tapi haditsnya telah dimansukh atau mardud : 
- Failul Aodir V / 270 : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 649 ) 


MB XS yo uldo) 88 Ulg, wd 1) (dal) Elo (ve wis) al Jb, si (989 Jl Sy US) - 
Dal UE uo Elandh siih 5 lg sal J8 Jaagdl Iu58YG V9 Kind a90 dual lily (20x019 Jitu 
53 many NG Lis Rano 0 BanLd ul Ju lol shio las ells Jeli Ul a03 K0 le dl 3 della 

d 429 Sogill aku loS douoll dc Elos2I abg suAtil9 KuA0 249 DS yo US log 59550 gl Co. 
TV: 002 mil LABA . (dolw plg Ainile uc) asn 3d al (2 G) Laga 193 (ella) 


Fokus bahasan : 


A89 sustilg KuA0 49 IS yo US log dg950 gl Fowio 999 u2y NG Lis Ruol 0 LyLd yul 45 bol 
d9 Sogill diy laS dual dc elos2I 


- Yanah At-Tholibin II / 247 Cet Beirut 


padoleiSl ai lol dl lali Jus JI (28 Jib Fals ga US Ju) we (a) - 
Du 2 Ja) gw gl Juuty Glesio (229 Jab : Ag3) Guliig yA ASI ( dalis gai US Jae uwg Up) - 
oa Jae NI dl pool Al Li Ri y03 « Bola code Folsall Sodal pusill Agiall Bls (Al clall Jay 
Jul sadll JB guslgall add Jt Al eri pd yag « dy» 3 Asal Ya dl lali Jay Ns « Lolas pdl 
Oo amal ul 4 g5gy “ic lil gua) “HD gal Jati wo Besa - Alb JoSIl Juall Al Lgu 
Al. Eguio gl J94o 909. J 2012 DO lus ui 


Fokus bahasan : | N 
909. J p9 98 lis Rul 001 mal LS Uu - Uc Ul Ko) ind ul JsS yo R05), 
Ggmio gl 930 
2 Kasihku Rinduku 
- Al-Mizan Al-Kubro II /18 : 


Jay 8533 Gol NS 2 slb Jd Jluie dl tag Lis ol Yo A90 dbuo ade Igsonlg 
Jd Jusll Sl ul ! umollo 29,0 Jay « SwAt29 Ios Gilg agwall 4 Dlou : a33 3 UU Mc 
LADY . MBK 3S ul sesali Jlap « dlu . MS yo gl « d0 9x0 Jlowu 


- Al-Mizan Al-Kubro II / 21 : 


4092 Jlbuy il "Al MS ey alus 9 LD yul Jai R0 1 uban HN A2D Ul 1 HL dos Jad d3 og 
40920 Ju . Las aa Jul Sl jlal: wmbllg 8950 J3 R09 « swAtag eluugu Gilg DWI Jal 49 30 bS 
LAI R3 Juni Cg «Sania gUlillg « SiS0 JING «LAH YAA H8 US Ul el Jgiros 
abi 539 selasa pan deousle Titan esa Gg el Lusin Ja Mlasgsal yaa Mei s0 
S3 Kala £ ella cola 30 Logo VI Lea 333 Ul ada md 5 Gill Ant all jl 
Hasil Ja ang lola 4 Junioll Jail ungi Isu Ld y09 « sabu 4 15 all ads Al 5 L55 

1 Yi, JSI Ag de duo pal LAH Ad sat SIN» Jadl SNSU do RI jga Sl UN 
atdlg lo eUlSS9 4 SL sol willlg » EloiL ls 


Monggo diteliti 4 madzhab sepakat sah. Yang berikut menjelaskan fatwa di tarik kembali oleh Abu 
Hurairoh menurut Sa'id Ibn Al-Musayyib (pembesar tabiin yang menjadi menantu Abu Hurairoh), 
dan sesuai yang disampaikan oleh lorah Ghufron Bkl, menurut Al-Khoththobiy haditsnya 
dimansukh seperti keterangan dalam Al-mugniy Ibnu @udamah. 


- Syarh Al-Yagut An-Nafis halaman 306 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 650 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bis ganol Uo |: JB Band Ll: IgllB3 «sad a07 Lo dl ssi 0559 «Dl IliE NI sa Klang » 
bla NI Ju yo Jual Na JuslB « P1) 4 do9x0 Ulu 


SAI li : Aa in ena Dan 3 Cemal yag JET I- 
(ulso) 98 Guliau ale Ul: wugalbg Kaka « Esbill y9d OM M3 Kuat: Algo 99 all usg 
dl dis gay SJ boyod yul Uno pelan € pilio 99. . ali pl Ul « oli s9. mol sid Jitu ab 

A14 doa al yuito J) 0 


Baca juga artikel terkait : 
0292. BERPUASA NAMUN BERJUNUB 
www.piss-ktb.com/2012/02/292-berpuasa-namun-berjunub.html 


Link Diskusi : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/878516268837849/ 

3701. KAJIAN HADITS PERMULAAN ISLAM DALAM 
KEADAAN ASING 

PERTANYAAN : 


2 Amar Ma'ruf | 

US 539 WI das 53 SE All 
Saya pernah mendengar tp agak lupa,yaitu tentang islam itu asing dan akan kembali dalam 
keadaan asing. Boleh saya tahu redaksi hadis serta penjelasannya.. Terima kasih wassalam. 


JAWABAN : 


» Raden Walangtaga Kaligata Tumiladinata 
Wa 'alaikum salam warohmatulloh, ada HR. Muslim : 


cal usa S3 VE sulgyo Uiss xbe Gal J6 as) ul uc luas 66 ul Gilg Loe Hj KAS WAS 
aag ale AU sdao WI Jaw, JB JB 5g gal LE say yul LE Lulu: 
«euy susb3 sluye Iso laS Sosang ebay AI Isa» 


2 Mas Hamzah 
Hadis Riwayat Imam Muslim 


Kebal) suslas dg IS LS Segaug dy 36 AMI Ion 
"Permulaan Islam dalam keadaan asing dan Islam akan kembali asing sebagaimana 


permulaannya, maka beruntunglah orang yang asing" 
- kitab syarah nawawi alal muslim 


dil Ans) - Sllo yE yag al Cal S9) lunE Vg3 9d - dil ana) - Lab LA Ji Cypall iso lol 
“Ig dlu lg asas Cusadl 53 yudi JB Lea Sasumag La Leg Ody luYI lg daa 99 oligo | 
Is IS Lu 289 sll 43 XI div Y os JIN satill dinda hd seba sil #4 Alba salill yo sll 43 
An Nan na cl gel 
Kr 


Adapun makna hadisnya maka al godhi iyadh -semoga Allah merahmatinya - berkata tentang 
sabda Rasululloh " asing "'ibnu abi uwais meriwayatkan dari malik -semoga Allah merahmatinya- 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 651 ) 


bahwa ma'nanya adalah di madinah, sesungguhnya agama islam mulai dimadinah dlm keadaan 
asing dan akan kembali lagi kemadinah '. Al godhi berkata, ' dhohirnya hadis menunjukkan 
keumuman, dan sesungguhnya agama islam mulai pada bberapa manusia dan sedikit, kemudian 
menyebar dan menjadi jelas, kemudian akan menemui kekurangan dan cela hingga tdk tersisa 
kecuali pada beberapa orang dan juga sedikit sebagaimana permulaannya.".Dalam hadis telah 
datang tentang tafsirannya "orang yang asing" mereka adalah orang yang melawan gabilah- 
gabilah, al harowi berkata : " maksudnya hal itu adalah al muhajirin yaitu orang yang 
menghijrahkan negara mereka ke Allah ta'ala ". Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 


uk: Jb - Jug le dil ac - so ga “uc AU yu) “id ul US Moyoan alun S3, 
sloal) suals Img laS Ly & sgsuwg Lung Ia HAK (1). 

bye dosanag ly Ig LAI yk: JB - aku g ale WI alun - Gal 00 Sarla! dea ya Jp C9 
valdl Saad ISI yong cak JBS ll Jaw bad yo : did pel al) wugb3 « Isu LoS« (2) 
Jill yo EL 1 JBS sk y0g Jab : Ibah dsb 53 S9 .9« (3) 

MI ako- Wl Jaw, JB : JB yo yg 9520 3 WI 0 ye sd ULS 3 Soha uy Ul ac S9) LS 
MS Sega yul 48 Jali 90 ul : JBS dl Igo b sloell yg : J8 « soal) sugbe : -akug Uc 
pesubu yan JSI agus wog« (4) 

Kamil USG «gali sb Jdl S9 «ye om lny£ Iv Gilg «AAN duo « ulu JaNl Call 98 
Ueyalo gala! US « dll de Solang And 99 ujitag SI Lu SL LM yicg Ab mw we d 
laic aye Ul 3 diyrall 99 0090 xidal9 H—wAI S3 KiD Ag) 15 cusuloo All slat umal) 
Jl 98 boS) Isu laS Luo-6 NI desuwa- adl gl yo dc wedi ad dal « 059 ul yag 93 Mil 
ust ade lagt Claus! A8 Joss Lawas Uni Lis ala J5 AL yall ang . Y Soal dil (Isa Lulo) 
OI 98 LIS A53 Gasamag OX ale Giiiiw Giol ul -alug Made AJI olao- Iga dl gw M9 Ulgasull G8 lol 
taslg MI (5). 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/874146142608195/ 
www.fb.com/notes/898307333525409 


3704. KAJIAN HADITS TENTANG DUNIA DAN ISINYA 
TERLAKNAT 

PERTANYAAN : 

2 Wong Cilik 

Assalamu' alaikum, benarkah keterangan ini berasal dari sebuah hadis. Setiap yang di bumi ini 


terlaknat Kecuali yang melakukan kebaikan dan mengajarkan kebaikan, Ilmu, Alhag dan yang 
Berdzikir dan juga Berdo 'a 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 
- kitab sunan turmidzi: 


2322 cz ellas asma JB bgi ca Cub e4 ya jl Mac Lita Tuli Ly de Lir Lol sila 3 Sono lisa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 652 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MI Jai akun le dl oo dl Usuys Ca Jadi .x.0 Ul Cmaw JB 6200 yy dl: Lau JB 
C3 Gas Ciss ISS sae Anh JS aleia sol alel 9 log all 355 NI 1438 ls, oolo Higalo sil 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Haatim Al-Muktib, telah menceritakan kepada 
kami 'Aliy bin Tsaabit, telah menceritakan kepada kami “Abdurrahman bin Tsaabit bin Tsaubaan, 
ia berkata, aku mendengar “Athaa' bin Gurrah berkata, aku mendengar “Abdullaah bin Dhamrah 
berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
salam bersabda, “Ketahuilah, dunia itu terlaknat dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya, 
kecuali dzikir kepada Allah dan apa yang semisalnya, dan orang yang berilmu atau orang yang 
belajar.” Abu "Isaa berkata, “Hadits ini hasan gharib.”. (Jaami' At-Tirmidziy no. 2322) 


- kitab mu'jamul ausath at tabrani 


A08A Lisa : JB Ball 4 Botol 4 baal gal Lir ? JB 3lao gp aa bisa ? JB Aggu 0x le lia - 
alasg Ale Al ola AU Jaa» JB: JB Sasa up y 4 Jilg ul ye « All ul pc yee Ubai al" 
29 log « Alil 5539 » aleio gl dle NI La lo sg2lo « digolo isl " 


Telah menceritakan kepada kami “Aliy bin Sa'iid , telah menceritakan kepada kami Bisyr bin 
Mu'aadz , telah menceritakan kepada kami Abu Mutharrif Al-Mughiirah bin Mutharrif, telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Tsaubaan, dari 'Abdah bin Abu Lubaabah, dari Abu Waa'il, dari 
'Abdullaah (bin Mas'uud), ia berkata, Rasulullah Shallallaahu “alaihi wasallam bersabda, “Dunia itu 
terlaknat, dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya kecuali orang-orang yang berilmu atau 
orang yang belajar, dan Dzikrullah juga yang semisalnya.”. | Mu'jam Al-Ausath no. 4048| 


- keterangan ibnu rojab dalam kitab jami'ul ulum wal hikam (2/199) 


dunia dan semua yang ada di dalamnya itu terlaknat maksudnya menjaukan dari Allah karena bisa 
membuatnya sibuk dengannya jauh dari Allah kecuali ilmu yang bermanfaat yang bisa 
menunjukkan kepada Allah dan ma'rifat kepada-Nya, mencari kedekatan dan keridhoan-Nya, 
dzikrulloh dan juga yang semisalnya dari ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah . maka 
inilah maksud dari dunia, karena sesungguhnya Allah hanya memerintahkan hamba-Nya untuk 
berkagwa dan menta'ati-Nya, dan terus menerus dzikir kepada-Nya sebagaimana perkataan ibnu 
mas'ud : " ketagwaan kepada Allah yang sebenarnya tagwa adalah berdzikir maka janganlah lupa 


Sesungguhnya Allah mensyreatkan sholat adalah untuk mengingat-Nya, begitu juga dgn haji dan 
towaf. Sebaik-baik ahli ibadah adalah yang banyak dzikirnya kepada Allah dalam beribadah dan ini 
semuanya bukanlah termasuk dunia yang dicela dan inilah maksud dari penciptaan dunia dan ahli 
dunia sebagaimana firman Allah : " dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar 
menyembah-Ku ". Wallohu a'lam bis showab. 


C3 200 Wlc9 « Jl ade Jl BW All NI uc Jas LN «AJI yo Boguo SI « doglo Lea8 lo S9 Li 
sol lol all Uk lal! yo penata 9D 1543 « dll yo LA) Lao 0213 log dll 5559 « olS9 W)3 alba 
Kuala NG SU « ul olga js Ul gt « dosa « ual JB baS ca, plgo ell3 x5XG « dgsubug gi Ub ovLc 
133 « Mn MA AA Sloldlg AN JUSS9 € a SJ HN ABI WI & ws loslg 
XI umiNlg Gali KRS log ! wllei JB LS « dig bill dlsul 40 dowaioll 99 dogodoll Linll 50 al AS 
(56 Ob Juga. 


LINK DISKUSI : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 653 ) 


www.fb.com/groups/piss.ktb/877948635561279/ 
www.fb.com/notes/898314756858000 


3741. TENTANG HADITS " KUNTU KANZAN MANFIYYAN " 
PERTANYAAN : 


2 Agus Bin Rifai 

Assalamua'laikum wr wb. Allah berfirman : Aku adalah kanzun mahfiyya, aku ingin ditemukan dan 
dikenali, kuciptakan mahluk agar mereka mengenalku. Mohon penjelasannya tentang hadist gudsi 
ini... 

JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalam, hadis tersebut adalah hadits maudhu' atau palsu menurut penilaian ibnu 
taimiyah, ibnu hajar, az zarkasi dan as suyuti, tapi maknanya shohih menurut al gori, yaitu diambil 
faedah dari firman Allah : " Dan tidaklah KU-ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal-KU 
"(ad dzariyat ayat 56). berdasarkan penafsiran ibnu abbas. 


- Kitab kasyful khofa' al 'ajiluni 


2016- 15593588 tu ag, dil wa el ul cma Gel NY Isis «us. 
Jd Ig X9 cal g Ande AVI lo gl AS yo ya) duos al JB su 5 Aga LI 3" “laa 399 
LAS X9 TUDUO dim. 
pd 429 mb guwllg « "SW" 9 55 yul BII 9 swS) JI Asia, 
bS ngugi sal Sl fusi NI gada Gali SAS lagh dls gi yo Sliiuuo R0 Oliso LSI Sl JB9 
logic WI 905) yabs Cl Ou 
AS Gd IS gilg gag "sudah ad AS Ka3 Gel ul cma Laso | 1S cuS" iwlNl ade getol 9 
ad Yool du ET dgaoiclg KTI WaN IA 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/895125360510273/ 


www.fb.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/3741-tentang-hadits-kuntu-kanzan- 
manfiyyan-/905949929427816 


3784. HADITS MENYEBARNYA ZINA SECARA 
TERANG-TERANGAN DAN WABAH PENYAKIT 

PERTANYAAN : 

? Edisulaiman Iman 

Assalamualaikum.. Pernah mendengar hadist: apabila suatu negara melegalkan perzinahan maka 


allah akan menurunkan penyakit yang sebelumya tidak ada.. Kalau tahu tolong diinfokan karena 
sangat butuh .. 


JAWABAN : 


2? Nur Hasyim 
Pada Sunan ibnu majah, dalam kitab syarah fakhisyah/kekejian maksudnya adalah zina. Wallaahu 
a'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 654 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


us elbs yg Adul ye Ill yul al us Ugal gal yaS JI MS Ly lou Lir Knituoall LK Ly Hg050 Lira 
Uma salad! sisgo L J8 plug Ale AU al MUI Jowo lde Jeslo JB jac Lp Ul uc us ab) ul 
v3. bol agad Us XI Lay Ioilea sii lo3 a93 99 dil ebi Ad HIS 2 « ul Ul 59219 yes aulul ISI 
da9 Caiwdl N9SSI NI Ul suodlg JlSOJI Iowotiy dg 19150 cad m4399 Uno LSI Al yuli ElsgNl 
ala Igolaou pd piladl Yola elawdl v0 ,leill Iggio VI nellgol 8IS 3 lagi A9 peale Ulah! 2929 Hgioll 
agiail Sbs al log pgarul 98 lo yess 195518 Ad 4S yo gac agale AJI Jodus NI gus, 2909 All aga | LA, 
melu agus AI Jas AI AU Jsl loo Ig a59 MUI LS, 


Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasygi, telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Abdurrahman Abu Ayyub, dari Ibnu Abu Malik, dari Ayahnya, dari 'Atha bin Abu 
Rabah, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, ""Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menghadapkan wajah ke kami dan bersabda: ""Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila 
kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak 
mengalaminya: Tidaklah kekejian (Zina) menyebar di suatu kaum, kemudian mereka 
melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit Tha'un 
dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah mereka 
mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau 
berkepanjangan dan penguasa yang zhalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta- 
harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka, kalau bukan karena 
hewan-hewan ternak niscaya mereka tidak akan beri hujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah 
dan Rasul-Nya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan 
menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum 
Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan 
rasa takut di antara mereka." 


2 Ghufron Bkl 
Ibarat Hadits "Bila perzinahan sudah menyebar maka wabah penyakit menjadi menyebar.." sbb : 


Ind 388 d3 93 Lo UI sal ISI - # owl JL - row ade dial - US... 

| ana 9 9-59all Jalal 

920 - Al Ulic agwiil lala 388 H3 93 LJJI9 Ul seb ISI 

2308 - Ls « Sella 1 Aas 4 m2n0 Li «sdg II Aungg 04 asia Li « JL le op amal 0 yu us 
ale AJI calo AI Iga tapi "1 JB yuls val US « do SC US | Du Slawi US € yaa yul 4 g0Ac 
dil JS mgwtil Ugal 383 4 3 99 LS UJI 3gb ISI 2 JB3 4 aki cus Ball Sstt ol alus lo". 
dls 34 Ag «dlam dl uo Cus 19 . 


OSN USS - masi yu WNI dls - UII 

1678 Cl 43, 

Gea Ina W « gulenll 33 Wi. Ji Hj a50 Ws 4 sa80 3 dll 6 KG gol USS LiSs (sd9o Luas) 
Ggarll Sol ISI 4 yube Gal G" UaS J3 K5 yubc ul sil : Je . do Sc yg. II ud JI ML 
$ sb3ll cul, lg . USS Lo Amdal AI Als Ru S UI X3 € ol deh. emil H eloalla « Uy,2 38 
Ring Adaic lo gulll Ri09 « Crwd S BJ € Ol JB G3 38 Jali Cal) Ig « 3 8 UJI € Ol lb, Lag 
pic Lb all". 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/908294745860001/ 
www.fb.com/notes/912627162093426 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 655 ) 


3785. HADITS HARI JUM'AT ADALAH PENGHULUNYA 
HARI (SAYYIDUL AYYAM) 
PERTANYAAN : 


2 John Safari 

Assalaamu 'alaykum...poro dulur adakah yang tahu asli kalimat hadits dari sebuah riwayat dari 
Sahabat Abi Lubabah RA, Rasululloh SAW bersabda : Hari Jum'at adalah penghulu hari-hari........ 
(al-hadits aw kamaa goola). HR. Ahmad. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, coba buka kitab Al-Mustadrok imam Hakim : 


agbi A99 dgonll agu pUNI du - dgoall LS - sewa dc Jpriwoll - LSI... 

ae moga Jalal 

isoxll ULS - 6 567.5 J 

413 - doll agii A99 dnoall aga ALA duw 

414 - daoall ag Jia 

1065 - ob JI asal al oo «Ud yg Il uc Li load up RJ Ui «asu yu Sa20 yabel! gol Lia 
ly ale Ul alas - WI Iga, JB 1 JB 4 Bogo yul 0S « Aul US culaic yul uy wxug0 yg “lu 

294 XI doball asi Yg. laio Ros d9 4 Wall Jani A89 4 pol dls Ad 4 doll ay Ab da "1 - alug 
Aa ne Ih 


2 Abdullah Afif 

Catatan : Matan haditsnya ada yang menggunakan kalimat: SAYYIDUL AYYAAMI YAUMUL 
JUMU'ATI 

Ada yang menggunakan: INNA YAUMAL JUMU'ATI SAYYIDUL AYYAAMI 

Hadits diatas diriwayatkan oleh banyak ulama, diantaranya: 


Imam Syafi'i dalam kitab Ban juz 1 halaman 93: 


alay Ade Ali Lao pall Ole oa Gl gas, Ala33 G ya3 JI VE USS saka Gj paloil US. 
da3 437 aGYI Su : JB. 


Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz 24 halaman 314: 


NE GE IS up s0 uya ye Ye sasa Gil sai H) LAS JB 906 Uji ellall Li jple gl WAS 
Siau JG plug le WI ac WI Iga) Ul Aa ME al SyAI BL yul HE Sola S3 3 wAS 


SS JS yan 493 SuSNI 2909 ball ag Lo JS9 36 All Sic Alsclg oric Walaclg asasi : Aga ABI 
alas al 


Imam Ibn Majah dalam Kitab Sunannya juz 2 halaman 185: 


Gea Iis 3 d50 YUI NS UE 0030 Ly 2D WS (9S) gal Eh s3 WSS Aa al Uh X3 sil USS 

Ska S3 3 KASI ML 
Sie Yabels sa! Kita Anal a97 UI" :- Alag al AU so - Hill JG :JE dial 8 43 BL yul GE 
ol Sad ll basa sesi ad Ul GIS HJ dun GP opal! 2939 SSSNI ag L0 WI Sic kbel 3d3 all 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 656 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Asi 493 dal Uap Ad Us alas NI isis Sl ad AU Uap N delta A63 SI AU 5335 A83 ya) 
dasi A9 Yo Uikiy Cd XI 39 X9 Ja X9 ab) X3 US) X9 slam X9 50 ala Yo bo “dclull" 


Derajat hadits : 
al Hafizh Al Bushiri dalam kitab Mishbahuzzujajah fi Zawaidi Ibn Majah juz 1 halaman 129 
menjelaskan: 


Logadiuo 99 Tau Sal ulu salg Sos alodl ol9) cas dum IS 
al Hafizh Al Haitsami alam Kitab Majma'uzzawa id juz 1 halaman 331 menjelaskan: 


Jiic Ly S020 up AU Mc A89 SI 99 yul bollg .Amoll aga ADA dy A9 JB au NI JL allg S0sl os, 
ubi Jb) Aug «Sig 399 NS A99. 


Dan berikut Bisa Imam Thabarani dalam Kitab Al as Al Kabier da 4 halaman 410-411: 


Sa Send asa AKAN AA Tega TAK S3 UR 
A3 Us Ul Sic Galaclg ALVI Sum dra3ll x93 UI : alag Ale Al ado WI Jasa JB : JB. paisll 
SL AU san M3 « va) ol Sl ag WI bud « SI ad ul GI. JS mo 3, Jill 2323 SSS 
X9 HSio ella Lo bo . All Ag 093. lolos Jay Ad lo alas NI Unta Lag Susi AJI Jay N del A9 


dassll a37 Lo Situs 383 Al 37 X9 US) Ag slow 


Dan riwayat Imam Hakim dalam Kitab Mustadraknya yang dikutip yai Ghufron Bkl diatas. 
Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/910669785622497/ 
www.fb.com/notes/912644922091650 


3901. HADITS KISAH AHLI IBADAH YANG 500 TAHUN 
BERIBADAH DAN MATI SAAT SUJUD 


PERTANYAAN : 


2 Pada Pada Menungsa 
Mohon kiranya ada yang berkenan Ngasih yang versi Arab dan dari kitab apa sumbernya kisah di 
bawah : 


Dari Jabir r.a. berkata bahwa Rasulullah s.a.w. telah memberitahu kami bahwa Malaikat Jibrail 
telahmemberitahu Rasulullah s.a.wkatanya:”Wahai muhammad demi Allah yang mengutus mu 
sebagai nabi yang besar, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 
tahun diatas sebuah bukit yang lebar, panjangnya bukit itu 30 puluh hasta kali 30 hasta dan di 
sekelilingnya ialah air laut yang seluas 4,000 farsakh dari tiap penjuru. Dan di situ Allah s.w.t 
mengeluarkan air selebar satu jari dan dari bawah bukit dan Allah s.w.t juga telah menghidupkan 
sebuah pohon delima yang setiap hari mengeluarkan sebiji buahdelima. Apabila tiba waktu petang 
hamba Allah itu pun memetik buah delima itu dan memakannya, setelah itu ia pun sembahyang. 
Dalam sembahyang ia telah meminta kepada Allah s.w.t. supaya mematikannya ketika ia dalam 
sujud, supaya badannya tidak disentuh oleh Bumi atau apa-apa saja sehingga tibanya hari 
berbangkit. Maka Allah s.w.t.pun menerima permintaanya. Berkatalah malaikat lagi:”Oleh itu setiap 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 657 ) 


kali kami naik turun dari langit kami melihatnya sedang sujud, kami mendapat dalam ilmu bahawa 
ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dihadapkan kepada Allahs.w.t. lalu Allah s.w.t. 
menyuruh Malaikat: masukkanlah hambaku itu ke dalam syurga dengan limpah rahmatku:”maka 
berkata orang itu:”"Dengan disebabkan amalku?” Maka Allah s.w.t.menyuruh malaikat menghitung 
semua amalnya dengan nikmat yang Allah s.w.t.berikan.Apabila penghitungan dibuat maka amal 
yang dibuat oleh orang itu selama 500 tahun itu telah habis apabila dikira dengan sebelah mata, 
yakni nikmat pengelihatan yang Allah s.w.t. berikan padanya, sedangkan nikmat-nikmat lain belum 
dikira. Maka Allah s.w.t.berfirman:”Masukkan ia ke dalam neraka”.Apabila ia ditarik ke neraka 
maka ia pun berkata:”Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmatmu.”LaluAllah 
s.w.t. berfirman kepada malaikat: Bawakan ia ke mari”. Kemudian Allah s.w.t. bertanyaorang 
itu”Siapakah yangmenjadikan kamu daripada tidak ada”Lalu orang itu menjawab:”Engkau 
yaAllah”.Kemudian Allah s.w.t. bertanya lagi:”Apakah itukerana amalmu ataurahmatku?”.jawab 
orangitu:”Ya Allah, dengan rahmatmu.” Allah s.w.t. bertanya lagi:”Siapakah yang memberikan 
kekuatan sehingga 500 tahun kamuberibadah?”.Jawab orangitu:'Engkau ya Allah”. Allah s.w.t. 
bertanyalagi:”Siapakah yang menempatkan kamu diatasbukit yang di tengah-tengah lautan, dan 
siapakah yang mengeluarkan air tawar yang bersih dari tengah-tengah lautan yang airnya 
sangatmasin dan siapakah yang menumbuhkan sebuah pohon delima yang mengeluarkansebijji 
delima setiap hari, padahal buah itu hanyaberbuah setahun sekali lalukamu meminta supaya 
akumatikan kamu dalam sujud,jadi siapakah yang membuatsemua itu?” lalu orang itu berkata:”Ya 
Allah,ya Tuhanku engkaulah yangmelakukanya.” Allah s.w.t. berfirman:”Maka semua itu adalah 
denganrahmatku dan kini akumasukkan kamu ke dalamsyurga juga adalah 
denganrahmatku.”Malaikat Jibrail berkata:”Segala sesuatu ituterjadi hanya dengan rahmatAllah 
s.w.t. Amal yang dibuat olehseseorang itu tidak akan dapat menyamai walaupun setitik debu 
sekalipun dengan nikmatyang Allah s.w.t. berikan padahambanya, oleh itu janganlah 
mengharapkan amal kita ituakan dapat memasukkan kitake dalam syurga Allah s.w.t.sebaliknya 
memohonlah dengan rahmatnya. Sebab hanya dengan rahmat Allah s.w.t. sajalah seseorangitu 
dapat memasuki syurganya.Apabila kita memohon kepada Allah s.w.t. supaya dimasukkanke 
dalam syurga dengan rahmatnya maka mintalahsupaya Allah s.w.t. memasukkan kita dengan 
rahmatnya ke dalam syurga FIRDAUS. Insya Allah. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Kisah di atas bersumber dari kitab al mustadrok alas shohihain imam al hakim (5/356) berikut : 


Ika 99918 Tim Glow All uc ale S3 

Pa ala lstai en Saran alsis Bas all asi yisasa ana ag al 
wu call Us JSI 1 su Ui « Ela yaa oa SS Ui « Jaall Seno 03 Meliian 9 «seal 2D 3 los Li 
bale R53 : JB - logis AU yu) “AI MC 0 ala US « 2SJI Ly S020 US «AD up lou US « dgw 
clisy Sillg « somo LV: J8 bis Jus Kaali Sric yo RS" Jl 4 - ag lg le dl ala - yul 

US Jabg ancol 9 Jus Um) HE dis dilowuos - wllai - dil uc « oMuc up Inc Al Ul Gal 
are luc dala - all asslg «dal JS yo Rw SNI dng U buso soll9 « lol USB s3 le 
A04 US dilo, Al SJ SI Ulos Bong Jeli Jis 99 Bit KAS elus KAL pDNI KAK. 
vdg xic - Jag ye 4, Jlud Oka AB Ai WS lo Jl el Selo s9.5gll yo Ul J5 cwo KB 
Jaid : JB sala 9d9 Aing oi Jaw WC Ody Sid Y9 KS, W Jeng Y lg « Iisa AA Ul Ja 

Jang 30 - Al SI uu Agu3 Foil! aga Casa il alel 98 xi « lc Ig bud Il aula jai ya - 
adl Sae Iglssl ! DJI Jai «adas Jo U 1 Jai 4 sarion 3 Hill Sc Iglsal " UJI d Jon 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 658 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


slow Ju) : Jsi33 « (nias 3 diall Suc Iglssl : Dl Jos « slou bu), L: Jot3d « SiO 3 « 
yaa dolsy cablsl 8 mal dasi 25915 Alasyg le siar Sus lgu : 4S) Nall - Jas 50 - all Jati 
dan 4 L5 1 Solid JI all ya 1 JB sWI sms Iglsol : J9 ale LAS mall dag) Cagiug dim dilo 
Up Loud: Jati S Lidi cb Ig sll yo «Saus h : Jai My Uw io pg») : Jah « dal Kulsal « 
Jai Sala dilo yua dala Jl93 yo : Jab » slins 3 Jo : Jak S ynias 4 gl sll Yo el US : Jai: 
al JS dl ass Ala elall y0 Lal alall dl 2,53 dad bwg Jas 8 el yil 0: Jai « M0 L csi 
al J3 eU) L cal : Jai S db d3 lai anu sLASI Ul Kdillag « dll ya io TSI lulg dilo, - 
dlil aka «Sc 4 CS Mal an dial Sus Iglssl « dini dlkal ynins 19 giaa 4 eU : - Ja 3c 
sns0 li - des Al don 4 cb! lau? - Akal Ale - Jas JB «All ", 

US Sgoy Y dgw 3 Cllg « akal Jal d3 yo MEI 2D La lauk US «dl Kupu Luas SH 

us gal! . 


Kisah Abid beribadah kepada Allah 500 tahun kemudian meninggal dalam keadaan sujud. 


Dari Jabir ra mengisahkan, Rosulullah shollallohu alaihi wasallam keluar menemui kami dan 
bercerita,”Tadi Jibril baru saja keluar dari tempatku. Ia berkata,” Wahai Muhammad, demi Dzat 
yang mengutusmu dengan kebenaran. Sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang telah 
menyembah kepada Allah selama 500 tahun. Ia tinggal di atas sebuah bukit yang panjang dan 
lebarnya 30 x 30 hasta. Bukit itu dikelilingi lautan seluas 4.000 farsakh (t32.000 km ) dari segala 
penjuru (1 farsakh - 8 km atau 3"4 mil).Bukit itu memiliki satu mata air sebesar ibu jari yang 
memancarkan air bening untuknya.Si abid menetap di bawah bukit itu. Untuk keperluan makan, 
sebatang pohon delima setiap malam memberinya satu buah yang matang. Hari-harinya ia 
habiskan untuk beribadah. Bila sore menjelang, ia turun dari atas bukit dan melakukan wudhu. 
Kemudian ia mengambil buah delima itu dan memakannya, lalu ia melaksankan shalat. 


Sebelum meninggal, ia memohon kepada Allah swt agar mencabut nyawanya saat sedang 
bersujud dan agar jangan memberi kesempatan kepada bumi atau benda-benda lainnya merusak 
jasadnya, sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti dan tetap dalam keadaan 
bersujud. Jibril berkata,”"Maka Allah mengabulkan permintaannya”.Kami selalu melewatinya bila 
kami turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu 
(Tuhan) bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan dihadapan Allah swt, 
dan Allah swt berfirman,”Masukkanlah hamba-Ku ini ke surga atas berkat rahmat-Ku.” Si Abid 
berkata,”Tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku.” Allah 
berfirman,”masukkanlah hamba-Ku ke surga atas berkat rahmat-Ku.”si Abid berkeras,“ya Rabbi, 
masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku.” Allah berfirman,” masukkanlah 
hamba-Ku ke surga atas berkat rahmat-Ku.”si Abid berkeras,“ya Rabbi, masukkanlah hamba ke 
surga atas berkat amal perbuatanku.Allah swt lalu menjelaskan,”Timbanglah pada hamba-Ku ini 
antara nikmat yang telah Ku berikan dengan amal perbuatannya.” Maka didapati bahwa nikmat 
penglihatan telah meliputi ibadah selama 500 tahun itu, belum lagi nikmat-nikmat badan yang 
lainnya. 


Allah berfirman,”Kembalikan dia kepada-Ku!”. Maka ia dudukkan kembali dihadapan Allah. Allah 
menanyainya,”Wahai hamba-Ku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?”si Abid 
menjawab, “Engkau wahai tuanku”.”Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan 
ibadah selama 500 tahun?”si Abid menjawab,”Engkau wahai tuhanku”.”Siapa Dzat yang telah 
menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, 
mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya 
padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah meminta-Nya agar 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 659 ) 


mecabut nyawamu saat engkau sedang bersujud dan Dia mengabulkan permintaan mu?” si Abid 
menjawab,”Engkau wahai Rabbi.” Allah ta'ala berfirman,”Semua itu atas berkat rahmat-Ku dan 
dengan rahmat-Ku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hamba-Ku ini ke surga! Sebaik-baik 
hamba adalah engkau wahai hamba-Ku.”Maka Allah memasukkannya ke surga. Malaikat Jibrail 
alaihis salaam berkata:”Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. 
" (HR. al-Hakim dan ia berkata hadis ini sahih sanadnya). Wallhu a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb//929740727048736/ 
www.fb.com/notes/930200627002746 


3962. DERAJAT HADITS SEPUTAR MAULID NABI DALAM 
KITAB MADARIJUS SU'UD HAL 14 
PERTANYAAN : 


2 Mu'tashim Billah 
Assalamu'alaikum , Akhi maaf bagaimana menurut akhi hadist yang dimuat di madarijus su'ud hal 
14 

Cl dobill a92 J legit LIS Salgo alas yo 
Apa akhi punya syarahnya atau refrensi kitab yang memuat hadist tersebut, Dan bagaimana 
derajat hadist ini ? Wassalamu'alaikum wr wb 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam wr wb. Kalimat tersebut di atas tidak termuat dalam kitab-kitab hadits 
mu'tabaroh, Berikut keterangan dari kitab: 

1. Gurrotul 'Ain Fatawi Ismail Zain, hal 30 

2. Tahgig Syarh Agidah Thohawiyah 

3. Minhaj al-Nagd 


sal AS Jia 2 Uma US Ig jae MaDA Ulir saman ig yg Ualag para LM Hall, gladil Lay 3 SUA Ala BI J ad dg ma 
swag gai Uganda Yasd, sy Slop dilema SJ AM 3 en id dg AJ dpan UyglA gl JIE mma JJ 
Ms jle yamaail Ja 4 Usman Sl Yasa AI kaus 33 Aa IS) AI, 205 jga sadlaniga sa Ha NG AT el me) (15) 
Meng mad Ig K3 Wal 9g Alit Siap ay Nlasgle Jialal 9 Sh Bos Soy ad yaga sep Ananda La aa lari. gala Yg 
Warig Hang Sal anda IS agya Um gk el, Is Ba AS ge) maan gaul LA Io Sia Ig Sy) 3x Yan Wal jas sUlla ala 33 Ugal 
Lalai Sg AA KO saksl Y mala Day his mala Disita oa 3 3) AS SA la je 3J JS) 4 Sah lia yaa AR Kita 
Sha anan p, JA lola said Us gila Ula yag gila 


30-3105 Angladall Bantal op Giat) 

8 lea deg Umat (YIJO KI VII ae Wal 19 boa KIT, Ye SG KIT Ig ba agma KIT Ja asma IV 

keyid Is da lead Ig la ala Ig img M0 IYLUS aya guy ey Uma ad 3) Liya JA basil HEJAA glAI Seo SIS AS guy may 
HIS AA G3 la Ay pall JA Ga Anang Ca ol Lag gagal Carl CA £ ata ya dil Dai olista Gali plis le ge yaa 
| OLI Hala La Aa 0S lb Elly Aa Ji ya Lely Kg yaa pat ASI Lia UJI lisa Ya VI AI Jaa Y Ka ggeliag jl 
Llbasa Unongad | 9 Say IS adl dg 083) 3, sawalala Usan 3 yagy Man! ya salad Ii Laga SJ maa Y lasila KA, LA Aa ya 
£l5 gaiand 4 In WS ya 8 3 Unta goa li Ny £ Up Aya Syeh Lal aa 2 ar kel Uu, AI Waka al ha Sila 

3145 aa 


AA Mg Aa Way 3 — la BNI 2 Ty ian u Usa 33 Y asas ia lal ay (Tag) Ups sala ny US aa IU Sa 
Luis je alan gia gatel BJ Unlila Urdu, AAN Jital ai ya H4 Until Up) Nate do baUs milad ambang Maa | darlaah SlYuala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 660 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lawan KA PT) Waani SIG DM KI AMA SUkal X3 sa ala sa HA KU A gaga Suluk Ke Sa Ual lai... Lala AI) L 
ma KL Ado Wa yiA ASx0 Sina, anda paalA Uang aa ang AD soal dlulo Ina jaga 3 uk ly Uk 3 Slusisni gg HA 
lu Las any AS yaa sis yhea | Mgr) isaaa $ Asa Y ea, YIGJh Sa, IS 4, Usa ola MU goiaa gila leh . 


Jika ini termasuk maudhu,maka tetap boleh disampaikan pada majlis ilmu dengan catatan : 
PERTAMA : tidak menggunakan "goola rosululloh" namun menggunakan kata "diriwayatkan/ 
telah datang pada kami....", 
KEDUA : harus disampaikan bahwa ini hadits dhoif 


Sil as Uyako Nae Ula 05367 : 

Jami (ena ons 20 yna WA les UM coba gaada Lt BJ Lay Ala Alia y sat ay Tila MJ A3 UM AJA sapi apa 
J Ida al YA Again LAS GA Tap g yA Yo lgs Jas ui 8 ca Lalat La LP Umbul Gay Jay ads 3 
Usah ea ga Y ng ari Yg kaan klan Sad hak Nama) Yaa Io nas mail gd (Wa 1g Wa ola gula 
IV SI Ab ag) Sin sanian BLM el IC santan gl Ia Sy MA pglA jl) MS, anntaga KL Ualale cl, jt Yes bad lu 
BJB pang IA (IN MA lt gala ae Sy ian All Ban BJ sms Ly alat, 


ILagun y2A UsigrA Na je Ujla slEDG ay K2208 

BJ ly may 22 MY Su jay ayal yag gag ala) AJB Lag saman La ai 0 US ol Uu Si) BU mus 
Wait ya jd Anna Jaliti Lay Unlale Uks In Kn el, UM jaga SA) 3 ey Ulah 3Y pra ly Sasa UKS ll 
sya So Sal Jan ja Ig in ya MN SS) ang ota Ny BUIBIJ Wb x5 1 Sal an ya iman MSxn el, png UK @ilX an ya 
ska Iman Ma gen gg el ay yA St ayal hg bl, Lisa yana da any oa 23524 S0 MAA, FN) 

U god ata As ma USalny elo ya Ma 0 paJ ola Iga" Say MN oi aa ka Sin Ang La USU" alel 
BJ Unlale gisaya Lacy Dl yA Uang Ig Kp lu sik) do Sl Pe 
ag Dag Us ja Il lu mal IN JJ 9 dad Is La) Ia daun st Ak La ag Ma jo adas px SA SI Ig ale oa SAI 
Psnyas sa Iyan Iga Ig alat gal etga jllla lola 


Link terkait : 

1. PERAYAAN MAULID NABI SAW 

2. HUKUM MENGAMALKAN HADITS MAUDHU' 

3. BENARKAH KITA TIDAK BOLEH BERAMAL DENGAN HADITS DHO'IF 
Wallohu a'lam (Rz). 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/7158336817727761 
www.fb.com/notes/933813013308174 

3966. HADITS RASULULLAH PERNAH MENJAMAK 
SHALAT TANPA SEBAB ? 


PERTANYAAN : 


As salamualaikum... Di kitab hadist soheh muslim. Hadist 442-443.. Rasulullah pernah menjamak 

solat tanpa sebab... yakni : | | 

4S 3d kyonelisdl9  e0ll9 Leroo so5l19 sebal alwg le AU ala All Jowo 10 JB yulc ul uc 
Ym NG 9S 

Pertanyaannya : Bagaimana pemahaman hadits tersebut ? Terimakasih. (Penanya : Yang Nyata) 

JAWABAN : 


Menurut imam turmudzi dalam kitab beliau mengatakan bahwa "tiada dalam kitabku sebuah hadis 
yang umat telah sepakat untuk meninggalkan pengamalannya kecuali hadisnya ibnu abbas dalam 
masalah jama' sholat di madinah tanpa adanya khouf dan safar". Akan tapi pendapat tersebut 
dibantah oleh imam Nawawi karena banyak ulama' yang mempunyai ta'wilan berbeda dalam 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 661 ) 


masalah sholat jama' ini. Wallohu A'lam. (ALF). Ta'wilan selengkapnya dari imam Nawawi : 


334 'y2 alww ade Sggill Euis 
va" UbS ya 9 Sinpdl JB 383 « Kudliog Wdbslb Lgad elolell3 « Lal 3 loS alun 93 dil bls Jl Aa 
Pe ia Mala oa ane MA as ti nala aa Ana Ws na 
93 JOS 9d pal Ul Ly 38 (A0 ll JI SI Tang . dal JI Sl 99 sa ls Ji Lupa g 

Sui Wc €los4I Jd Sgwio Cyd5 . 


Oball yu R05 Ul ade Jali 0 agio - Jlgl gl Ja « 0 Josll J3 ole Igso2y Ali yule yul Cu@ lolg « 
A09 Joo V9 9S 48 yo SS lo Jl Hrd 909 « soto! JUSII yo dclos Uc )gguivo ISHg 
Pari d3 Iso mall CB9 ul ubg pall ASI Ad sebll ol £ 8 YA US ul ade dab yo 

sll 9 Doll 93 A8 Jlowal Y mang sebal 98 Jlatsl sus Ud YS lg UN « Jb. 


Kos. dil dulill calS3 Lgio & 58 lol3 « 3 ddl3 Lgii9 SI all ddgil uSb ole Jali 0 Aging 
SI yus cal Jd9 « Jaru N llko ala Allko SY : Job gl sud Leyl Ibdg . R05 8,900 LS 
Sd 95 43 Rum 0II pacg Jd 4d yul Jaroi3 « da3 wu gni CusJl JSiasuulg « tb3 yu ol ,S$ 
v2 Oligo 39 39 loo ag5y gl dya Aw Roall ale goo 38 : JB yo agiog | 385 110) Jaslll 

up sibgJllg Hain 9 ulas Oylis9 « lulu yo Urus KuSWI Jas Ly Snsl Jai Ing « yISENI 
RA LNG «B5 yul Fil909 Uus cal Jsidg Small sala Abal y3 )lisoll 3dg « Lukai 
otaku coal Jah 389 « Bold N al lal sand 9 gan 333 wd) HSNI 40 dclos LUd33 « sal 
Slssaal ul up Ulun yo s4 lala Jill 5 pulas oKag « sllo Ulat 40 g2l9 
my AI all 5 yus cal Jai 5d Oyu3 JAlall wal Oylis9 4 Uya UlXol yo dclos Lc Sy35al 
Jel dilg du Yo LA Uu JI « diol . 


Menurut ta'wilan imam malik dan juga diikuti oleh jama'ah ulama' madinah dan juga yang lainnya 
termasuk imam syafi'i, jama' sholat tersebut adalah ketika hujan. 


24 1 yo add el Sus 
JB dil € yuli up AL MS LS up Aa US 4 KSO sy gal ye « Ello Cus leah UM Id yg : 
X9 GS US SA, leo slisll9 2019 lean sodl9 selai - alug ade all alan - Jl Jaw ac 
383 3 lo 59 US ed SI : Jg3g 3 Hllo Jugbi lol dB ul adl. yo H3 US dls SI 1 dllo JB. im 

aailall " agio « ld 4E9 dual dclas slh mic abi . 


Dalam kitab-kitab figih, hal lain yang memperbolehkan jama' adalah sakit dan hujan. 
- Syarah Hadits dalam Fathul Mun'im : 


Lyra 43 

99 lagiy ON! Soripwlul elo 3 slisdlg Lokal uy9 mosl9 seal uu Boa uc AISI 0» LK, 
ul 16 99 Bong ul 

Sina 99 UJI yu gal -I: 

Rom skit lagal CS9 H8 yiwll 53 momllg sell uw goni lg» drs Ud UB Jail abu ye lol 
D9 bg iv An Log! C199 99 susi 9 Wol wi eliS9 Sl v89 99 usb 2059 lil bg 9d mai 
sala yo WI 9 cl 299029 Song sll dio. 

lol 9 cab Ng mati R5 N JSI yo Ju ima! ay KOS ssxdal sd ulbuig dus gl HDH9 
Iolsinulg coal Y elus pre gonll deg sunlSoll Ld 42 y3 Rondl 5924 X9 “dab sollg B0 5351 
dl tolaD pg Gale AI Kalo AI Iga y Cl) lo" 1JB Saga y4 Ul 0 0G akuog S)LKl ol3, lou 
Sl ag3Xo 59 Lag yul ElaisN eh Cnomg Gal sll 9 mual yg ml Bit Ron Ron VI leo ye) 
Rony slisll 9 Lal uu Ra» Gili (ld Sedalb Al dl aga 55". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 662 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


elas! Joo clusll 289 98 dal 3s slall9 Ugal Ro29 sela LSG 0 0 momo selall gong Iad 
dll! 9 isl lol! Cas ega yuokwall 0 peclash Sie yo Ly. 

Call diy N Ad ll dig gaun al d2 Kai Mala Jp lo SS ul Id tin Jab yo pggawll Ula 38, 
ale io A00 UI Ae ale Ado Cariall ul sela yog cakil Anguall Cyals3I 433, 

R0 asal yAyAl! diiuo U sdg Ub yo uenyal) goni JUN Jill dituol Road J3 g) Ub dial Jriwlg 
Doll HJ Kas) yana Ul drill Id ye sggonll u2u9 sAJal gam yua N seo Ul 
lagi g0 LAysall ole Hiiy 58 Unila Gay ULN3 sllu AINI 9d das Jl oa anlusog ISC 
v9d| yAn ol) duwill logis sai Jeda. 


OS plug Ale dil aka dil Sgcx lpin saksi Hill Jals »sgonl) G98 Ii call Cyolsl cu lala 
ve JS ggi9 dig Jol dl sos patag Dk dalei 39 modi 9 Ig Cup MS9 Alai Sl ebi 55 
lg299 dwdlll Liul 923 038 A1 99 99 god ping 33 8 gal 99 eos Roall among slgi39 S9 Ud dual 
" Laal d3 Jl adl sebal ta" lnud9 deuladl litulo 9 "mall esa Jal Is as sell sal" 


Se abaa "a kes Bl selabia saetai balas 

Ro-Jl baal Laud9 "wol US9 dll sell ya" doll 983 blg JI data Aga 0d yc yogo2ll LuDu9 

a19 499 99 logc 999 dc AI laa Isa lu X9 si LI yu. 

Buas sll ls Gol lndaoel #eugongl ld Goguall gan code Cai cus adl Je al Ab cal JB 

MN AN Te 

cal g elasla Lala amin seal Fla) ID Rersll DS Ola rb e9 53 Be nol Oa 

9 0 odol Agil adl dis Gill Agil ale 4SUL Josdlg JB es 243 99 HN cup HNS Yg :JB 

al ale Alas yo alg Ale Al ko Al Jawa) 20K Uuay SI GKI, 

333 99 20 LK UNI yo Eno All JSI Agil 0,53 lo ole JS gB Hias, genll « ol ioolel Je 
Al dobel yg Jua Toll SI SY N loo Hd oslolg JBS Jilal LI 


Jia 18 99 Roni ASI Abal 
olao 9 9S ut aa" kd dc HWI Alg Jlo Ps 9 OS US Hd" led dmlllg doll dlg Jl". 
AD. PugoSlg diuis Gil J8g sial 9 Y 20 UBI « «mol 9 sal om UJI u JB ylaoll 43 go JL 

mollg sebal u99 elisdlg Ly Ly 2029 sllo slaoll Cm Ranll 3959 clillao sholl Cw R02, 
sslg Ul J3 Uluoll 05 A3 Iu 389. 

Aids dea al (3S el Alb all al s5 sal wawan gel 3353 al dosa Sic 3 0gauollg 
bla saia Jas Sal! (Sa ale Amal “A0 dd ara suga Asal san sesd yosasanalg 
Jha! 335 yo al WWI9 sAnall dls LNG IE dc blg drwUllg dio. 

ablidl 9 Alol9 Fukinlg Aas is Soi008 5 50 Yg yo Yg jim X9 HS DL All Ud Ra-ll lol 
Kam NY 03195 Kail yc YAdall al KS dylo5 mac. 

s9 diale SAY N yal dala mani 9d Randi 5133 Ol das 0 dclos UBS9 Hakan Ci 4d Sagu JB 

153 salad Ula yo 4S Yiidlg Jill yo gula og tello Ou yo Lgial9 Kaya cal Ja 
IJIN tyas yel Ja JL 0nydy9 «AJall pl opisg sewaan Ulat yo dclas ye S9yoll Gaul yul 

-l del ala NS V9 Ayu Uso da "diol aU Ny 3 

- Syarah Imam Nawawi : 

bs," JB leo 2E le Jaa ul 2 ol ai Kiss «ud WS Gadoh 03 UU 6 Gp Sa3l biss 
skaslly U &oll3 desa r0al3 sala dug 13 Sai 8958 5d alug le all alam WII Jgru) R6 
leo". 


S3 Romli IS Rumo (Situll Tni Ul 585 elusllg U kal ya R63 Jatah 0 35 ISI) Jac upil Curas yd dg 
modis lgi89 S1 adl alga Sl gosll sll Ul mela 93 Autiall Jugli Jlul 489 Ud NuaI Sab 283 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 663 


Jai mall cg adl sebal Sl wol R53 ol JB Jasa ISI yui Curs 93 Aliog Lg39 Jgl adl dulil 
vw Bo5y ul lol ISI da3 Kadg X9 adal SSI Ala Jl dal 239 93 Randi 93 Raw sd3 lagiy Ras3 
Lpgoll 5449 SSI Ala Jl (999 lagiw Rosy Ai msl 289 Jgl Sx oa Jeball sSI sawi 53 yua 
VJ elang 3 Sol uu gomll X9 ale jas cal pal loilg Jill Lubs cas elo uang Ugiy Rony Lis 
elu el 38 sekasdlg La e0ll Ly R09 Guo MH Vig lc F mail UB Jd U3 dual boa 0,53 
up edot ali? al va Ag, 8 moalls bil ot Ben sa 0 Ao 96 All Gs le dad 
G8 deslasal Op 33 iis JB bg Gp VI YG laa Yg 95863 sal gol osi39) dg Album 

NI 2999 d5 gal cl mal Jaclowl 4 23 bs DL Jai wllg,9 Lubl9) 38 2899 diloma IS (Jae 
9D9 mal 48 ae3lail Ulsallg lle gag dal dl9, was 889 I3S9 Jaco! us sil bb di YA 
Jas Jowoil 53 gd lisa (Cawll ale Jas II) dl Jl add 99 J9 5 mo0ll 0 noni Jiclowl 04 ybs 
| @SUl blg Jl 99 0 Jac visa 989 ulc. 


H3 58 gd dinalk buas oglg Jalal alag la AU Kalio AI Jaa) 015) yuks cal Cara 43 dg 
aon Bal de Jb pl 2 yak al Us CI 


D3 


PE PAN AIA EN RA TA TAMA ADE AA MAAN 
uabe pal AS Sio Jeg Jas 8952 48 Ulg sig dlio Ja up Sle0 Aula, y09 (dial ASN « Ul ISI Je. 
25 ung mo0ll3 sala! Ca plug WC AU ko Ul Jawa) Ra5 yule va v) SSAI Als Jl 533 

Gs) alay 093 (Gal 2 N 3S JB Ab JA yulig LpN CulS loo 3 833 LE 59 dial slim, 
An ne 
UBI Glg JB skusdl JSE9 Ugal 5813 Las JS69 seal SSI dl slisAdl Ul G Cul8 Lena Lalu lewo3 

AS 573 Gusiall UpE US mall 83 1837 yalic Cal Lil JB Jati yy All XS GE) Ala, 33 (JS 

al JBS Hall Oka ai Y6 op 3 Jang pi il C0 J5 szls5 JB DL Oka galang call J3 


Ta el ae ea Mad Ad Gn Ul Ab La A5 Lag ng ANE Ia 2 dil SA UG 
Kao Enda yuliS 43 yul LS j3 9 Siojill JB 389 LdlA09 Ddbgbi le slolallg bl j3 loS alun $ 
lis JB Cysag yha X9 GS US yo dusalh Roll 48 pulas al Cus Yu Joel J3 ade dil 
Sd Comio Lyn 99 JB LS gd jas Ul Cuda G Sio JB SSI Idg dll ya 93 jas 

al ade Ag yo ngio Jlg8l aed Jo U Jasll J5 cde Iggnay Ad yube cal Cyas lolg Sui ade Elas1I 
X9 B9 8 yo SSI @lg Jl Susn5 9D9 cyoniioll LSI yo dclos ye 2ggitw Id Jlaoll )Au R02 
Ig da3 Ja9 moell A89 Ul ubg peti ALS Ai all KL 4£ H3 JS Wil ade Jali yp aging lao 
dab yo agiog sliasdly Uyaall 3 Ad Jloisl Y mang sell 98 Jlassi sial A8 US lg UV JbL Lal 
Ra» H3925 Vlo Wadi da3 dpl Cal lpio & 3 lold 8 dd lgsg ol all dgNl usb ac 
Abs yu Oli, SI pulo al Jedg Jaisi Y dilso WI Wllko BY Jb gl Kusus Kaul Img 

JB 0 meiog Jas Id 5) 99 wd OI macg JH 43D yul Jarwo Ad Lngudil Cudade JNaiulg 
geli Jis uy Jani Jg3 Ig JISSNI yo oliso 48 3D Lao 0955 gl yO5AJI Xu gonll dc Jgoso 38 
cusaJl ala) dual 3 Jlisall 909 lubwoi ve bg J9 wJgioll 9 sulasll d lislg lubuol UP UD 
Ron! 592 cl dai yo Gelas UdI9 laa! yo ai A8 dituall NG B039 yul Ailg09 yulc cal Jail9 
Jltall yo ulas og elo bowl 50 Lgsl9 ayam cal Jo 9g Bale Oin Y yal dala LAN ya 
ol dolisilg Cudall Url yo Alas ye Sgsall Ibuu yul ye meal Ulu yo II Kali 
gal Lisa) Aoi alel dlilg p4& X9 yAyor Alloy JI dio 00 Yul dl sulis Kal Je Alb dudug Auall 
alis Ig Us db Ti yA 4 9d I5S9 Alilg v3 yole olibus ISA (Sleo Lisa JB Alila 4 sole Jalal 
bsdb Jonol 0 aiS Gd RB IAS9 Alilo Ly 9205 pgadsul 2999 alm Rn ilg, ,9g05 UC LOL usil 
Jualo! ul 0 swll sal yo d5 ye All Mc up Son yE awal dg lg JI lola dut dala Jl ad 3 
ye JiB9 sole Jadlall yul 98 ggsuollg Aulil lg Jl 99 HNUSYI loslg lin Elo Jl Gil sole 949 sole 
58) da3 alel ily sole Hg gol snitallg dadi y0 0429 ASuybi 3 Solul 43 BALI 43 yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 664 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 JE3) Upi .H93 yag LSI illio Ai Boriuo sll ti guSo el y9 nan elu 9d (LAJ V3 HI 
ss 9 elu ls Ju sleniuulg Kig Elis € gi guudi 99 R3 «SI WII slslL 9d (sinis SIS J0 SK 
G3 anti dau Soal Ol Y peda 92 (2 IN) Je Lg cal la Klg Sllal sal Jual S9 eltolo elu 
Pal a90S Rgoi sal dial 99 AijaS Ld 89 UluA ULS. 


- Fatawi Al-Azhar : silahkan cek sendiri di http://islamport.com/w/ftw/Web/432/4055.htm 
MUJAWWIB : Santriwati Dumay, Rizalullah Santrialit. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/805426962813447/ 
www.fb.com/notes/933860869970055 


3969. MAKSUD HADITS : AGAMA ADALAH NASIHAT 
PERTANYAAN : 


? Nopi Darto 

Assalamu'alaikum. Apa maksud hadits ini ? " Dari Abu Rugayyah Tamim ad-Dari, bahwa Nabi 
telah bersabda :“Agama (Islam) itu adalah nasehat.” (beliau mengulanginya tiga kali), Kami 
bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab : “Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, 
imam-imam kaum muslimin, dan kaum muslimin umumnya." (HR Bukhari-Muslim)|. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam . Yang dimaksud nasihat : 

1. Untuk Allah adalah : Beriman kepada-Nya , tidak mensekutukan-Nya , mensifati-Nya dengan 
sifat sifat yang maha sempurna , tidak mengatakan atau meyakini adanya kekurangan pada- 
Nya , taat kepada-Nya atas apa yang DIA perintahkan dan larang. 

2. Untuk Kitab-Nya adalah : Beriman kepadanya dan meyakini tidak ada satu pun yang 
menyerupai kalamullah,membacanya , mengagungkannya. 

3. Untuk Rasul-Nya adalah : Beriman kepadanya , taat kepadanya , membenarkannya atas 
segala sesuatu yang datang darinya , menolonganya atas musuh musuhnya , memusuhi 
orang yang memusuhinya. 

4. Untuk para pemimpin adalah : Taat kepadanya selama ia berada dalam kebenaran , 
membantunya selama ia dalam kebenaran , menasihatinya dengan lemah lembut. 

5. Untuk rakyat adalah : Menolong mereka, menunjukkan kepada mereka sesuatu yang 
membuat maslahat bagi dunia dan akhirat mereka. Wallohu A'lam. (Rz) 


EV yo Cl Jas 

ang al Gal al Ug0 Gill! penat ya sei Aa yo all AI jS dal gay Call das "es (Ramai! Gagal 1G ea Gi 
Ba ea aa aa Me aa MU UE 
(@ Je) 

JSI Cilanan Aa 99 Silam 9 ASP) (SB ASIYI di jig cdic Sl pil! (ai 9 CA OI AI Ha peaii Kanal "ball Jia 
Agan 9 oluas (iya Blalasag Ac Ui (iya BY) yag cAA (paka And Hama Ainana Ciliial $ die Uay aliall 9 6 pailaill asam JS Aga J3, 
Lesle Call 98) Sall Hal NI ya Heal sa maan ACAK « eleale 0 Su 9 drama Hal yie Yg CA JAS jas 
lesale peta 0S Gyag Calilk Kalalil , gale Cara 8) Sial) BL) 3) asam Ca rally yA) aan Gd KARYI,, 

CH UII ai 0 HB cdti dmna (AA Aa! II daan) al SNN cas Zinta abal Ja 

GS A33 Aaglani pi cagia al Aale yaiy Y 3 GISII SDS Uya Uas di Y cl JS 3 AI cl dala GLasYI Al Kasal II: Lalai Ja 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 665 ) 


dalm aa Haji) 3 Aa Las Gawi! 3 cad para Jalil die CAN, (BLN GA dig ya Ali), sai € AA, Letnan AIO, 
4 sxang Aagac (yo Crmally cdgaliiial paluill 3 cdiSmaay Jarlly cArilac (d3 Kill 3 Alacl yan (Uiie YI 5 cAlkial 3 Aagle agdis 
Alim Uya Ui SD La adl 9 dal Heal 9 da gle 3 9 CAS ganla 9 ASiuli 9 

(sdm ola) 

SY ya BVL yag alatas ya Balas eling Lam A5 pasal g cdgAl giga pal gl 3 Airin g cAj Ulas 9 Allan jl eele Ayda "Ampas ge 
la, Lea Heal lgtiua (ed ASN) 3 Leagle Bali y editan peti g A5 y3 Lang Chiang Ah ja Hal 3 co yi gia Ai Use, 
kidal GIA 3 el! pelat lalai Jihad 9 ale aka Lesi SSI 130 EilusayIg olesi li ate Kaali, celah 3 Leallae |, Leadlas 
dala ya NY Gn pria 3 Hill (gal Jai Grnkay dala Tg AMI Lamag aah Sail 

. (Kesbaal! 5 5) 

Gaia Ka gala ala die Iglit Lag agadel 3 ealal, GA ya Ad JS, pggaaliy Can Ad yalg ago ay Hall Cole pagi glaos (583 
Ay AS TA (EA pel sang peale AAS PUG Ly ya V5 cagile Un) Uysalusal! Lagi Caleg sagale @3)AN 33 sogabudl 
AYI de SS Jali B9 J3 aa Sange geni! y8 Nag « susaluall jali asi yaa ad ye 3 (lSI aga saya Yi de 
MG Bal IS DA ABE 9 al Manna bana TEA DA 

(Len) 

Ang agil sc img cad! 3 Jgily Ale agiile| 3 cam! 13 Adlaia Cd pgallunal adal Jl agiayaig pay 3Yg lace ca 15) 

OP nidiy Adil rim La pel Gesang Os ea Kiall De peseiy s yaa pd yaly tadi! Alia Calo pgie Jual gay Kpei3la 
As lis (ya Silat! (3 UJS Sig dapati Pl gil Ca KI La pesan IKU le Aging Jail 9 JAN aga yel 9 Agil gal 9 agaudil 
oli ha! Gal Amal, 


del all 3. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/933601439995998/ 
www.fb.com/notes/934089869947155 


3991. HADITS KATAKAN KEBENARAN WALAU TERASA 
PAHIT 
PERTANYAAN : 


? Busyro Habiby 

Assalamu alaikum.Para jajaran ustad yang saya hormati. Langsung saja. saya ditanya oleh teman 
saya perihal status hadist dan cara penerapannya. "AULIL HA@@A WALAU KANA MURRON". 
Dan saya tidak begitu paham, saya mohon para masyayih untuk menguraikannya. Wassalamu 
alaikum. 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 
Wa'alaikum salam. Katakanlah Kebenaran Walau itu Pahit 


sil Ul sugala ggio PSG CS Lal LLy su5al Ritu salug Ul Al Lalo- odds su5ol JB 55 sal &£ 
ka Isl Jlal 9 € ol avpolg Hal Ola SI Jun « al doel d3 3 G8 ol Ob Ya wash Coal 
Y9 JS 1 J3 Le SI € Ul osol3 id dog WI 59 IKI Y « ul ewsola Do US ula sll Jasl « ul esnolg 

vas SSI 3S Yo Gaib ML NI 538 


Dari Abu Dzaar, ia berkata, “Kekasihku Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam memerintahkan 
tujuh hal padaku : 

(1) mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. 

(2) beliau memerintah agar melihat pada orang di bawahku (dalam hal harta) dan janganlah lihat 
pada orang yang berada di atasku. 

(3) beliau memerintahkan padaku untuk menyambung tali silaturahim (hubungan kerabat) walau 
kerabat tersebut bersikap kasar. 

(4) beliau memerintahkan padaku agar tidak meminta-minta pada seorang pun. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 666 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(5) beliau memerintahkan untuk mengatakan yang benar walau itu pahit. 

(6) beliau memerintahkan padaku agar tidak takut terhadap celaan saat berdakwa di jalan Allah. 
(7) beliau memerintahkan agar memperbanyak ucapan “laa hawla wa laa guwwata illa billah” (tidak 
ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah), karena kalimat tersebut termasuk 
simpanan di bawah “Arsy”. (HR. Ahmad 5: 159. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa 
hadits ini shahih, namun sanad hadits ini hasan karena adanya Salaam Abul Mundzir) 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, ada di Kitab Syarah Misykatul Mashobih dalam redaksi hadits lain yang sedikit 
berbeda, tertulis : 


Lo 0S ls Gall Je": JB. goda 1 


Abudzar berkata : "Tambahkanlah wasiyatnya wahai rasululloh " Rasululloh bersabda : 
katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit ". (HR. Ahmad, At T abrani, Ibnu Hibban dan 
Al Hakim ),AI Hakim berkata : "Sanadnya Shohih" 


creliall Jb Jai si al yudi ale Hall Jai JL ul SI (US Ula Sell JB : JB ing! ) 
JB Lal Jab ts sal Rs vj! dus Ilaall dpg diball Las ? ASI (10 ) duludull Obsll 
idrgono disile LSI Gldoll 20 UI « mall adl y0 99 Sial uc gila Hg gol s1 aus : sub. 


Maksudnya: "katakanlah yang benar walaupun perkataan yang benar itu sulit dan sangat berat 
bagi diri sendiri atau bagi orang orang yang ahli kebatilan yang bersenang-senang dengan 
manisnya nafsu. Sebagaimana syair : " Engkau tidak akan mencapai kemuliaan hingga engkau 
merasakan kesabaran ". At-thiby berkata : Serupa dengan amar ma'ruf nahyi mungkar dengan 
kesabaran, kepada orang yang tidak menyukai keduanya , Karena sesungguhnya itu pahit 
rasanya tetapi akibatnya terpuji. Wallohu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/935004959855646/ 
www.fb.com/notes/935764543113021 


3994. HADITS CINTAILAH ORANG ARAB 
PERTANYAAN : 


2 Sultoni Muhamad 
Assalamu'alaikum, Mau tanya saya pernah denger tentang hadist "Hormati bangsa arab karena 
tiga hal." 
1. Aku lahir di sana 
2. Bahasa arab sebagai bahasa akherat dan seterusnya. 
Mohon bunyi hadis dan arti yang berhubungan hal tersebut, Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 
Wa'alaikum salam , Berikut teks haditsnya dalam Kitab : Al magoshid Al hasanah Fimaa Isytaharo 
'alal Alsinah 


It sendal By di ole oil load diwall moto 
S8 GAJI Ji 2063. jug Ulbill3 4 Iu8 SUN : JO Oa ggs "3 Ena3 (60950 Kuda) ". 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


u9o3l9 « orilgd 9d alaig « Kastil 9 Knigullg « AS pimo H9 ASlJI9 « bug Al SI doag0 G9 yul abal 
eadioll 900 01 Sl Lyra 0 AelS 


'Cintailah oleh kamu akan Arab karena tiga hal : karena aku orang Arab, Alguran berbahasa Arab 
dan pembicaraan ahli surga dengan bahasa Arab'. HR. At tabrani, al hakim, al baihagi dan 
selainnya. 

Namun menurut Imam Ibnu Hajar al haitamy dalam kitabnya " Majmauz Zawa id ", Bahwa hadits 
yang di riwayatkan Imam ath-thobrony dalam Al ausath dan Al kabiir di nilai dho'if (lemah) ,karena 
dalam sanadnya terdapat nama 'Ala' bin Amr al hanafy,yang Ulama ahli hadits telah sepakat 
bahwa nama tersebut dinilai dho'if dalam meriwayatkan hadits. Wallohu a'lam. (Rz) 


| | | goal! 99 sol! JB: 
kog obi ego Md SB Up Isa "1 aku Ule W ako WI Jowo JB : JB ulas al uc 
gag dusdl Ja ANS9". 

ANN aa TA NA AN LN TA AS TA ATT 
da5 ale Ro20 | 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/935376989818443/ 
www.fb.com/notes/935777466445062 


3998. PERBEDAAN MAKNA "AKHBARONA, HADDATSANA 
DAN ANBA ANA" 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Jamil 
Assalamu'alaikum. Apa perbedaan "Haddasana, Akhbarana dan Anbaana ? 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam . Ibnu Dagigil "led berkata dalam kitabnya " Al-igtiroh fi fannil ishtilah" 

1. Lafadz liss , lazimnya digunakan oleh Muhadditsin ketika mereka mendengar guru-guru 
mereka membacakan sebuah hadits dengan lafadz tersebut. 

2. Lafadz busl , adalah lafadz yang patut diucapkan murid dari hadits yang ia terima dari 
gurunya 

3. Lafadz blul , Ulama mutagoddimun me'mutlakkan'nya dengan demikian Llwi juga sejajar 
dengan Lis dan L ul . Tetapi ulama muta'akhirin memutlakkannya atas ijazah yang diterima 


Alus! 49 SSI Bala jail ES CI 9d ALI UbS 9d all Hb al JB 33: 


Uls sagad 98 dolan Butil 4 Cr lag cll3 Jliy ul Igndlnolg (kuil Lil yo Raw lo 3g3 clias 108 JB lo 
Aa ea 


| Sa  s3al m3 yo Ma Id9 adl le (SO JII 03 yg loud. 

SUS dasi SL Jai ob sl 4 38 “ale S3 lala Bad 4 Oxs lal Bl bil 1999 syal bol 
Lagu S ga 0 ya 09 syaSS X9 «LSI Lyri J3 enda add yo aci JbS AI laa aw :J 988, 
sa nb Wen nd. 

gag uc an gag HSNI ale lgigillu 9 Sliallg lira gl LusI sumo Li gilku UsoxiidB clilul lol 
La au Tea 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 668 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bilal Lousl 1Jgiu wo aging Woleall yo a39 gg eU usl Lg Gilu Uo va ye BNI 00 Bokll lola, 
um 5 yg 
49 lilso s| MUSI uc BNI ld Dio asal saudi, X9 HADAL LouSI Lp8 Jagiwa N Ul sell SI 
alel lg al lo Jl 33 AI mad. 

http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php 


Sedangkan keterangan dalam Fathul Baari : Ibnu Rosyid cenderung tidak membedakan 3 (tiga) 
kalimah tersebut saat menyampaikan sanad hadits , hanya merupakan pilihan dari guru saat 
menyampaikan hadits. 


ade Ab tai Oil adl don jill dg JL : Ka ul JB (blus baso liss Gro Jd LL) : d3 
OX al snl9 suga BI dd Jd ! aa y0g ! CA. - alug le All Kalo - yull ye Ubgyall Ulduwall 
Haa dil de Jis 0 4£ 199 diws upl Je3 os lg 
Uma 99 susi gl 0S I3S9 " Sawooll W JB3 "ala, dos 5 Gul9) $8 ( Sawoall Jl89 ) : gs « 
dalg, 99 Rusli Cuig " busi 5 J3 audi Gulo, V9 " blulg : J3 du ,S Gl) yo Jotuug . Junio 989 
» sel. 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 
Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/935390936483715/ 
www.fb.com/notes/935913743098101 


4009. PENJELASAN HADITS JANGAN JADIKAN KUBURKU 
SEBAGAI HARI RAYA 
PERTANYAAN : 


2 Surya Dharma 
Assalamu'alaikum, bagaimanakah maksud hadits "janganlah kamu jadikan guburku sebagai hari 
raya.." ?. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaykumussalaam... Beberapa macam ta'wil hadits tersebut Maksudnya : 
1. Jangan jadikan kuburan nabi muhammad seperti hari raya ied yang hanya 2 kali saja dalam 
setahun , maka banyak banyak lah berziarah pada beliau . 
2. Larangan menjadikan hari khusus untuk ziarah nabi sehingga tidak mau ziarah kecuali hari 
tersebut seperti hari raya ied yang mempunyai tanggal khusus. 
3. Larangan jika berziarah pada beliau untuk tidak su'ul adab dengan bercanda canda gurau 
sebagaimana yang telah kita ketahui pada hari raya ied. 


Ye Y yo anal KI Sole 1 2020 dll po ro gadi ng 99 Ill Agio. 

Nol ga3 Sigu Ian N : asal 9 aku 9 Ale Al ak yul ye dis AU ud, d4 gal olg, Cusall Ia 
Y SY sgls gal olg, NS loiyo gusi SI LD YO dc lol 9 Iuc «S3 alan. 

Sal oral 953 Kala JB : 

PN en 1 ol aku 3 le dil ko 8 Tabs KS le Call hall os 5 Jl Jamu 
Gayo XI Aall 93 yul Y SI MS OLGA ym. 

PN na ne 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 669 ) 


sil ol IMD S3 A0 AMA US yo ed sai lal Al 9 DAA le Ly ul Sd sun SAI 
Sum. 

3 Jai LS KMI 9 seb Hkllg Pkl de Ui ,by dis UNI sgm US gili oliso « ul gd UP ain 3 

VI ade dkilkal! R0 dodlu 3, 9 oeles 9 ojbu Sy clay 9 ac slow 9 le Dll ola bol 9 se YI 


Jl ss ulu ga Isa Je 9. dgwll do all 5 LAS dig SW. 
2 Abdullah Afif 


Sell run GE Gp S2 Fill » Hia314yo 3g agill JSI ade dub lagii : ULKII 
oles All da») 8 1057 diw odsiol (Sol SI 

wall Iglasi Yg 35 85 ale Call all 434 ul Jaisy Blu 9 Jlisll uc 45.48 Islesi ds 
Jl 53 Iglesy Ng La Sigy Lal Y alus ale All oluo A3 SH Sndag iso NI Al 98 wu N SI 
siyobg Solid As saia D Lg sakay Y gl yaris lagleng 2x Say 98 Dial Is50 Y ssi 

pa IS GS Augi yo SAI Cypall 98 lo dl elly kl los) alug Ale dil adu Gil Lgbital3 idul 
on ld ye3 ybs din la gl) Odi Elni3dI Lupa yo Sl Lc Sa lalang Y Alggy Sal y9S49 Ida 
Ius lala N osn ca III ga La In usa Aa Ah LAN 90 Jaa all Asal 
useatby So loll3 dagall culS 389 mal) Aclaisl Dul le Ab Ela yo sgill olisog luc S5 
al Jay Jis slh og Rol aug Ande Al ko guild 3 lela gl, gleitn9 nella 238 DJI 
Saba Ale 0 palisi 03 Ig salais ul dal SI gl dial ye dituall BSN AOluallg EXA dule Opi US, 
ade dl oo Gonaall Goal 9 Y) lgio 1 J3) Cunlsliae 93 es Wall oo Boby ale Cmll3 
cd ag Ale AI adas lag au yo HoiAl Hail 389 ds ade AJI K3 USS « UI aclal y95 0 alwg 

lo 2966 0 ask SI bs 4 Ls ladgal Wb ll JAS 0 akg le All talo Wb Ul ade Ika Lilo, 
d2 Jasa JI Das Load Je SSI NA mula Sula Ale Kesal 4 ol 353 
Lana aa en Kanan seaga sa giaa Al 


2 Isu 
VES y0TY .a gula il 2 mill 180 
sat dls Jess S Loillo dog WulS9 “diy 9 dd 5 mal) aecloiol Ld elo uc Adly sudi JB 
lolwol dgisul 905 agil sol usokss sll 3 Y Agil UbigNl drs iole y0g damillg Akal ai o33 selai, 
d9 9 Ig yoloi « ul @LS ggill yo er0tall u9S6" Hug, big 9 Janu) Aallla " “dal yi Isa cJlg 
v0 pul dydl 189 «" Kan Luo agiluil 298 Igisl 293 ade Al ma aalh "159 Iaedg abdi Wale 
Soud lglesi Y 1S coue gi Ad yo dslicl bo .usdlg cd isle ,lo “Si “09839 volicl 9 oslc :Jlty sus NI 
Jo uc Ig adl Jua Hill slen « ul uks X3 Koro el lg SNI sgm ol SY ld slicl Jap: 
SAI 0 wan a3 ISI dmaill AS JI pagi Ul es #ewalali JB : (iss LO UB andc ToLoo» ) 
499 led elladl pl gl elgsudiy SSS JSJI S8 oles Ll Sy dg SAI Nol KLH 99 LS c dual 
peslc dam) iol yo diduall Rx All lc Gue KISS DI J si yo Uc Ribu 


Wallahu a'lam (DA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/936187623070713 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/930756066947202/ 


4077. HADITS PERSIAPKAN LIMA PERKARA SEBELUM 
DATANG LIMA PERKARA 
PERTANYAAN : 


2 Syarwani Asror 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(670 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamualaikum. Mau tanya apa maksud dari jagalah lima perkara sebelum datangnya lima 
perkara ? Atas jawabannya kami haturkan terimakasih 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam. Baginda Rasulullah SAW bersabda: 


US Sbls3 JKh JB J3 38 JS le Isi JS iku 358 JB Ib yus3 JS Uus pel 
si 90 


Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas RA bahwa Baginda Rasulullah SAW bersabda : 

Manfaatkanlah lima perkara sebelum kamu kedatangan lima perkara (demi untuk meraih 

keselamatan dunia akhirat) : 

1. Pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tua mu. 

2. Kedua, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. 

3. Ketiga, manfaatkanlah masa kayamu (kekayaanmu) sebelum datang fagirmu. 

4. Keempat, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum kamu disibukkan oleh berbagai macam 
urusan. 

5. Kelima, manfaatkanlah masa hidupmu (kehidupanmu) sebelum kamu meninggal dunia. 


Takhrij Haditsnya dalam Ihya 'Ulumuddin : 


SI (umos Ji Luas miiel das gdg Ja JJ - alug ule JUl su - sal JG) uc AJI ud) ybs ul J3 
JAS pIAD Jb bi 38 Jls della aiuel ssi (oya Jb dl) Selasa duos Igo» Jb elutul Amos Ja3 
Bilo yA S3 dowoll Jls Josll aiiel «SI (doiw JS dlisnn9) WI Lis 48 Kb, lo ale paid eale LSI 
Jati doils Uas. JS Illo Jyrata Gmail al Sl (J3 JB Jlie9) ly sagu lead AMA 5 yAS 
dokall Jlsab dlas JB » Il ad 93 del uel isi (dlam JS Jel)39) 255 Luall 99 Lui3 yua 
sd lo pie isl (bigo Jas eling) Ulgedlg Iladl 0 ai Ela YKPN d0 mie Lali Il lo Jgl all 
Y doll 09 JI slip 153818 A0d Jl oi9 doi 59 del dilag doc ghatil Lo yo UB digo s5 Ans5 

| layay AI H3 Io. 

4 Ises Gal9o wo ad Jl 99 bobol al olg29 cad lal Jodl 08 9 ball yul gal olgo all JB 

| dl du yp (S9 Ug0uo. 

o lg lagh yi ole ASLI Jlb9 ym ul Lado 0 Usil 9 iga o SBU 98 ASLBJI usul ol 39 126 
VP 9505 US iga o dll 98 mui galg Bel gall 98 silwillg sd JII 98 Sani ola 9 wodill 93 yudi 
ale Jd Sel 39 elatiw JS elimung sbigo Ji ebi ywo5 JB luas mie! uan bdg lu y0 g0u0 
J3 IS Ilis9 Jod Jd dala. 


http://shamela.ws/browse.php/book-38171/page-2438 
Wallohu A'lam (Rz| 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/940887035934105/ 
www.fb.com/notes/941160902573385 


4081. HADITS RIDHO ALLAH DALAM KERIDHOAN KEDUA 
ORANG TUA 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


2 Syamsul Huda 

Assalamu'alaikum. Dalam sebuah kitab disebutkan: "Ridho manusia adalah sesuatu yang tidak 
mungkin engkau raih"....terus jika dikaitkan dengan "ridho Allah tergantung ridho orang tua 
bagaimana? kan orang tua juga manusia? 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam wr.wb. Hadis tentang ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah 
tergantung murka orang tua dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Lafadz yang populer di 
masyarakat adalah yang diriwayatkan oleh Al-Baihagy dalam Syu'ab Al-Iman sebagai berikut: 


S8 dil a51 lu 9 Ale All calo Al Jaa y JB : JB 3 yac uy All Mc yE(177 16) wigadl - UluNl Usa 
Sa sssas al bes-519 call 235 


Dari Abdullah bin 'Amr beliau berkata: Rasulullah «ko Wil ulc su9 bersabda: Ridha Allah pada 
ridha orang tua dan murka Allah pada murka orangtua (H.R.AI-Baihagy). 


Lafadz At-Tirmidzi berbunyi: 


DJI KB) 98 UJI 15) JB plug Ale AU old Jul GS 9386 up AU IIS GE(122 17) Sio AI ia 
Jl desa 49 DJI lasug 


Dari Abdullah bin Amr radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, beliau 
bersabda: "Ridha Allah terdapat pada ridha seorang ayah, dan murka Allah juga terdapat pada 
murkanya seorang ayah." 


Lafadz Ibnu Hibban berbunyi: 


SS dl eka)" alug Male ll Kadas Al Jawa) JB JB 9505 x4 Al ac ye(172/2) Us up asus 
Sial si 63 dl baso Slol-el33 


Dari Abdullah bin Amr radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, beliau 
bersabda: "Ridha Allah terdapat pada ridha seorang ayah, dan murka Allah juga terdapat pada 
murkanya seorang ayah." 


Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Al-'lal Al-Kabir, Al-Bazzar dalam Al-Musnad, Al- 
Hasan bin Sufyan An-Nasawy dalam A-Arba'in, Al-Baghowy dalam Syarhu As-Sunnah, Ibnu 
Syahin dalam At-Targhib Fi Fadhoili Al-A'mal. 


As-Shon'any menerangkan dalam kitabnya Subul As-Salam bahwa hadis ini dishahihkan oleh Ibnu 
Hibban dan Al-Hakim. Beliau berkata: 


JB skg le All slab sll us lagic Wil MD) KE uy 9505 xy Al Mc 23164 4) Muli Jus! 
"S9 ybs al Smg Sio ll SI "usa dl Jas 88 WII lsg dll Lo, WI Ls, 


Demikian pula Al-Albani yang menshahihkannya ketika mentakhrij sunan At-Tirmidzi dan juga 
dalam kitabnya Shahih Al-Jami'. Hanya saja, status hadis ini ada ikhtilaf, karena ada yang 
melemahkannya dengan alasan perawi yang bernama 'Atho' Al-“Amiry sebagaimana ada yang 
memilih menguatkan statusnya sebagai hadis mauguf, bukan hadis marfu'. Wallahu a'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(672 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Muhib Salaf Soleh 
Yang dimaksud perkataan : 
Ji YO wu Ls,. 

Keridoan manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan dapat diraih. 
maksudnya adalah : tidak mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan keridoan manusia 
seluruhnya karena pasti ada yang ridho atau suka padanya dan ada pula yang tidak ridho atau 
suka padanya. Tercatat ada 2 ulama besar yang mengatakannya : 

1. alimam sufyan ats tsauri. 

2. al imam as syafii. 


YA wa Wal us. 
alas Gale Las callog ya X AE pall 95) Jis Aas Sell lima Cumaw "Jet. 


| ITY wd asi us. 
J3 oloal 0 RU JII KaKaw Joo «Sy gold S3 UI wagow :JE nsiloisll 050 Ly Uloic lir 
DLS) adl Juras N Ai. A0 JB eliluan los Se selai Y UE pall gn) Ru) L Hos3Lull JB. 


kalau dikaitkan dengan hadits : 


Hadgandl Ol 9. adl JI Jasa 8 JII lasamg sep LS) JI X5) alug lc JII 0 JII Jom, JG 
VESM usil 96. 


Ridho Allah ada di keridhoan kedua orang tua dan murka Allah berada di kemurkaan orang tua. 
Jadi ridho disini adalah : keberadaannya, berbeda dengan magolah di atas yaitu batasnya, yang 
menyatakan tidak akan dapat diraih semua keridoan manusia. 


2 Abdurrofig Aodir 


daa $$ AU 513 walIgll La) 98 all La»: ag le al - Je” 107 2 2- aj 
JB SJIsIs SSI Jl3 “a00 pall 93 - ag ale Jl adi - sal cpu s5 X5 Ol og. «wal 
CnaS 9 wild da0 dgn! SE lagian SAI 5 Ika GS ji. (B9 lagua9 JG AS 

sal « Gs2c9 Ul IAI $ ls AL Sial Yi» wall 


dl Dia yel 28 KA Lo dal si BS UB ie 0553 MSN Sg OS Ily - dug dc gagal 
Adi gal SESI 2 all Sl (1) SE inoto 93 dala) lb Y cus Smoga JBL 
Olus D3 lada C0 ya LE Jl sis H5 Naa Sea en al 
J5 cl 9 Sob A all GE Al K3 Yp sell JB Anas HL) gl Itu lagul Isa Al Lo Lagu 
V7 Aobamatoll Kang AL G Ap! Inlwtig Ado Ul Sol G0 S9S,5I) 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/938278049528337!/ 
www.fb.com/notes/941359882553487 


4090. KONTROVERSI HADITS GHADIR KHUM 
PERTANYAAN : 


2 Yoyok Mariawan 
Assalaamualaykum. Apakah pada akhir hayat nabi muhammad saw, beliau sempat mengangkat 
sayyidina ali sebagai pemimpin umat di ghadir khum? Terima kasih. Wassalaamualaykum. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 673 ) 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikumussalam. Rasulullah tidak menaskan secara jelas seseorang pun untuk menjadi 
khalifah setelahnya.. dan seandainya rasulullah menjelaskan secara jelas maka tidak akan ada 
perbedaan pendapat mengenai hal siapa yang akan menjadi khalifah setelah beliau. 


Adapun apa yang dikatakan syiah dab mereke yakini bahwa sayyidina ali lah yang menjadi 
khalifah rasulullah jelas ini batil dengan kesepakatan kesepakatan kaum muslimin dan orang yang 
pertama kali mengingkari ucapan syiah itu sendiri yaitu sayyidina ali sendiri, karena jika beliau 
telah mendapatkan penjelasan dan nash yang jelas dari rasulullah bahwa beliaulah yang akan 
menjadi khalifah pertama maka tentu sayyidina ali akan mengabarkannya kepada para sahabat 
yang lain dan tentu tidak akan terjadi perbedaan pendapat setelah rasulullah wafat mengenai 
khilafah. 


Dan apa yang dikatakan syiah : imam ali sengaja menyimpan nyimpan nash tentang ke 
khalifahannya setelah rasulllah. INI ADALAH SUATU PENGHINAAN KEPADA SAYYIDINA ALI, 
kenapa ? karena sama saja mereka menganggap sayyidina ali seorang pengecut yang tidak 
berani memproklamirkan dirinya sebagai seorang imam dan ini jelas bertentangan dengan 
sayyidina ali seorang yang sangat di segani, pemberani dan di takuti musuh, akan tetapi memang 
rasulullah telah meng isyaratkan akan kepemimpinan sayyidina abu bakar ketika beliau di 
perintahkan rasulullah agar menjadi imam dalam solat. Karena menjadi imam sholat adalah salah 
satu tugas seorang khalifah, karena itu lah sayyidina ali berkata : 


Sd Sal 9 YVY dll 33 JII ss ina plus 9 ale Ali Lol Al Jas A13) yo Ula 3) 
Sugoill 98. 


YY po al Jl lil ale JI 8 Aolall W9o. 

M0 ya Ilid US Il 9 a20 Jay BIS le yi Al al 9 Wo AI Laluo will ul de doi abao isl 
all iga) 9 a20 lo sal Bila SS 9 Yg ad 48 9 ylaiNI yo de lia gi Al ll ale. 

2S op Jol 9 soul Gil d Juol Y JlbL3 aic All 113) Kalo lc LAI yo Arus A0c yi lo lol 9 
Asi loo SSI Lol ul R0 ALI Yo Aga Hd el is Jis al 9 0S Ya daic US gl Sl Adi de Lau 
lela So yul ul asi Al dewa yi S4 Il 9 Ati we welga. 

velk Alli ol dori ya Ac All 13 Gaal SAS adl oltal 9 aw 9 le All Kalo yuill Ay Asi 
atas ding 70 Dll 98 doloNl 9 .£YA plan 9 NYY Sold lg. yul Isu S4 Ul 19 50 : Jia. 


Adapun hadits : 


pole yo de 9219 yo Jlg pglll 0X90 led 090 Cu 0 
YT yo Keolall 93 XI. 

din ) lo lsg de AI alam 000 Mic Al 13), dc HS lc wi Cus 5d 49 yaa code JG 
dal . 


Para ulama mengatakan bahwa hadits ini tidak menunjukan akan kekhalifahan sayyidina ali 
setelah wafatnya rasulullah sebagaimana yang diduga oleh syiah, sedikit kami nukilkan beberapa 
uraian akan ma'na dari kata : 

«gol 


Jadi ma'na dari kata al maula itu sangat banyak sekali diantaranya : pemilik , tuan , penolong atau 
pelindung , budak , tetangga , anak paman dari ayah dll. Dan yang dimaksud kata maula di atas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(674 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menurut ulama ulama pensyarah dari hadits tersebut : mereka bersepakat bahwa kata maula di 
hadits tersebut bukan berma'na menjadi khalifah akan tetapi berma'na : pelindung atau penolong, 
sebagaimana ayat : 


XI Iso Y BEI S5 Isiol Gasll Jaa AU GL AS 


Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan 
karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung.Surah Muhammad (47:11) 
. Wallohu A'lam. (ALF) 


alga plodU Ya Ala ul Ui TK. 

asia! 9 amallg Sllodl CJ 993 2 HS dclos ole Bi mual gal Algill 59 JB 04 90 1009 0 90 LS yo 
Cydall Isng ale asiolly Sisollg mellg 2exllg Wallg adl uslg Jalla MW uolg moWlg Gisoll3 
Into gal da0 As el odlesi Vga AA 2g sy cus e3ladl Jlb3 8 ,3S3all claw )SI ade Jang 
ali ala Jean kan eren san ae US Ala ke Jadian sa ss 
dala jl alun dl J3 alug Wc. 


| Ya Siasil us 

sdlei JgiS ca dlu 29 elly LI ON 90 S8 OX 90 LS Yo: 

(ad Jago Y III « uls Isiol will da0 Jl « ul lh ). 

ale Al clan J8 aka de JII edan WII Jas SN G0 loil SY 90 Cr Al JB doll ul IS Uu - 


$ | TV ye DI ya. 
(lasol wall Joo WII gb Ws AJA & X9 0 molig Ag (SI DX 90 MJ29 DA 90 LIS Yo. 


A2 miko 06,2. 

WS yo :oliro Jid 0 90 (ME DA 90 LS yo :JU - aku Male AJI laos « ul) asi 053 (Sol us Ma 03 
d)S5 Iss DX gs NI ML Gs yo oliso 39 dung NS dum LIS yo “SI gadl X3 Mgll 40 0N gu xd33 0 gi 
mollg Giga! 9 asia! 9 suull9 #Ulollg wa Jl 999 d miS dclos wc gta Jooll Gulgill 909 . bill yo 
Susi bLiSI3 dulc asiollo Gisollg moll9 peni 9 data Wb 9 Jl yalg JJl9 WI adl 9 
slawi dd JSI ade Jang 0X90 LiS yo :Ag39 M3 y lal Cyandl Anti lo adl ang JS LAS Cyaall 
ola Isiol wall ago Ul ob eh sedlei gi ALA 2 Ng ella spisn die Al 5) se3lull JB 8 3S 
del all 3 . (nol slow SSI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/941443512545124/ 
www.fb.com/notes/941869042502571 


4112. HADIST ISTRI SUJUD KEPADA SUAMI 
PERTANYAAN : 


? Nopi Darto 

Assalamu'alaikum.. Mau minta tolong Bantuannya. Keterangan hadits yang seperti ini kalo ga 
salah : jika boleh bersujud kepada sesama manusia maka seorang istri akan diperintahkan sujud 
kepada suaminya.....? dan makna Hadits tersebut seperti apa..? Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 675 ) 


Wa'alaikum salam wr wb 


Sg2uallg : (SS anu ul Isl Lal GS gl - aug Gulo Al oo - Al Jaw 3 JB: JB 2458 yul yC3) 
3d 939 do abal uc ld ac kaul Aigis BI ! SI : (lengan Ul Ela W50N ) sWNI Jas 
Sa Ul U 0138 JB dl ul Jai N Ball UB 295 IS wd il all dclol Ugng) dadali ale 
Siiking SN SALA sal akal DAK 53 Y ta 9 ella bela (ol Us 
(Soal 2m La salto tes 


Dari Abu Hurairah, dari Rasululloh Shallallaahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, “Kalaulah aku 
memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan 
seorang istri untuk bersujud kepada suaminya”. (HR. Turmudzi ), maksud sujud adalah tunduk 
yang sempurna.maksud perintah sujud adalah karena banyaknya hak-haknya suami terhadap 
istrinya, dan ketidakmampuan istri dalam menegakkan hak-hak suami dengan bersyukur.ini 
adalah mubalaghoh yang puncak karena wajib ta'atnya seorang istri thd hak-hak suaminya, 
karena sujud itu tidak halal selain kepada Allah. 


@odhi khon berkata : sesungguhnya sujud kepada sultan jika tujuannya adalah pengagungan dan 
penghormatan bukan bertujuan ibadah maka tidak menjadikannya kafir, asalnya adalah perintah 
Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi adam dan sujudnya saudara-saudaranya Nabi 
Yusuf. 

Sumber : 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


Keterangan yang serupa : 


PA SI (lesgd ami Ul Lal W,02 ) : Ja 
dil ag Jas Y Ira UB 4 4595 Is wd il soll dell gag) dlloll : 


Sabda Rasululloh : (niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada 
suaminya) maksudnya : karena banyaknya hak-haknya suami thd istrinya, dan ketidakmampuan 
istri dalam menegakkan hak-hak suami dengan bersyukur.ini adalah mubalaghoh yang puncak 
karena wajib ta'atnya seorang istri thd hak-hak suaminya, karena sujud itu tidak halal selain 
kepada Allah. Wallaahu a'lam (ummi) 

Sumber : http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/942294425793366/ 
www.fb.com/notes/944349848921157 


4144. HADITS LIMA BELAS (15) PERKARA YANG 
MENDATANGKAN BALA BENCANA ATAU ADZAB 
PERTANYAAN : 


2 Fikre Abdulhaliim 

Assalaamu'alaikum. Kiayi, bolehkah saya meminta tolong untuk menguraikan/mensyarohkan 
hadits riwayat Imam Abu 'Isa At-Tirmidzi tentang 15 maksiat yang menurunkan bala' ?. Itu saja, 
Terima kasih. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(676 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


calad ISI alang ale Al cola Al Jua» JB! JB Ill yul og IE US «le 3 gy00 M2 L£ 
diloYl9 « Yg ikal! US ISI : JBS Al Iga bc 5d log 1 Jd «UI Lao Ja naa Pan 

3 KlgwdI cas jg « obil 59 « MIXKD 39 « dol ig « da9 JaJl elbis . logo 8S JJlg « Laigo 
wrilg & nyai yag «295 Cu yg «gai Halo Ja Jl ASI) € ado Agil mae3 USG « Salwa 
brang « bus gl «slab ba) Ed uc Tout al « Lal doi osd 51 yelg « TS dlg ULugl. 


Dari Ali bin Abi Thalib Ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila umatku telah melakukan 
lima belas perkara, maka halal baginya (layaklah) ditimpakan kepada mereka bencana.” 
Ditanyakan, apakah lima belas perkara itu wahai Rasulullah? Rasulullah Saw bersabda: 
“Apabila... 

1. Harta rampasan perang (maghnam) dianggap sebagai milik pribadi 

2. Amanah (barang amanah) dijadikan sebagai harta rampasan 

3. Zakat dianggap sebagai cukai (denda) 

4. Suami menjadi budak istrinya (sampai dia) 

5. Mendurhakai ibunya 

6. Mengutamakan sahabatnya (sampai dia) 

1. Berbuat zalim kepada ayahnya 

8. Terjadi kebisingan (suara kuat) dan keributan di dalam masjid (yang bertentangan dengan 

syari'ah) 

9. Orang-orang hina, rendah, dan bejat moralnya menjadi pemimpin umat (masyarakat) 

10. Seseorang dihormati karena semata-mata takut dengan kejahatannya 

11. Minuman keras (khamar) tersebar merata dan menjadi kebiasaan 

12. Laki-laki telah memakai pakaian sutera 

13. Penyanyi dan penari wanita bermunculan dan dianjurkan 

14. Alat-alat musik merajalela dan menjadi kebanggaan atau kesukaan 

15. Generasi akhir umat ini mencela dan mencerca generasi pendahulunya 


Apabila telah berlaku perkara-perkara tersebut, maka tunggulah datangnya malapetaka berupa, 
taufan merah (kebakaran), tenggelamnya bumi dan apa yang diatasnya ke dalam bumi (gempa 
bumi dan tanah longsor) dan perubahan-perubahan atau penjelmaan-penjelmaan dari satu bentuk 
kepada bentuk yang lain.” 

Imam At-Tirmidzi berkata : Bahwa kedudukan hadits ini adalah ghorib , Kami (Ahli hadits) tidak 
mengetahui hadits ini di riwayatkan oleh sayyidina Ali ,kecuali hanya pada jalur ini. 
Selengkapnya : 


ala le Al saos Al Jgn JB 1 JB 4 Ill yul yo MS 0S 1 Klo Ly 950 Ly 020 yc: 
Yr pitoll US ISI : JBS Al Jowo be ud log 1 Jai 4 SUN La Ja Ulas Hic yua oil le ISI , 
Cal gadYI Kasi 39 « obi 59 . MIHKD 9 « dol (ic9 « a95 Ja Jl elbis . lo,20 8S Jlg « loigo diloYl3 
wasilg « ol omalg «gas Uu Mag La Belo Ja JI Sg Pi pall mac 3 USG « snluoll 9 
brawog « Lu gl e el yo Lu) sll ic gusi ulO « Ldol doll add 51 vdo « SI edlg LL. 

mobil JLAS gal, Ul3 op all Lis 4 SS0 all All ac Ly lo biss : JB (2210) SSoyill ass , 
OS «IS 3 IS MN US «NW WI MY US. 

- Andi IS yo AI «al yul ey de Cus Yo MY ne Uma Id : Sdojill swuc gl JB « 

Jal yes ad AK 38 JLAS vy @sillg «LAS og ayal 1S Sola NI Sasa 3 0 ye Ola, Ian alas Ng 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


doi Il 90 Snl9 y4E9 «MSG dis Olg) 389 « alis Ji 0 A09 « Kuda, 
Derajat haditsnya adalah Dhoif karena ada rowi yang dinilai lemah, namun isi haditsnya sohih. 


Sub 0d Soloudl ulas JB (12/396) : 
"aa Up MN US dina Ca sud JW ULAR 0S pai ll Ulu JB iB dl bus 

Alas 9 aa ak sesi Gilas: ISI Uli lsg sule lil ala mall sela seal di sms ye SI LAI 
ag JB mall Ag yo US Job Isa Jb Lusi " 


Al khotib baghdadi dalam Tarikh beliau juga menyatakan hadits tersebut dhoif ,Dan bahkan dinilai 
Bathil dari perowi yang bernama Al faroj. 


- Al Mu'jam Al Ausath Li thobroni : 


sol ab Lg asli 
469 - US JS up M0 LL MK Ly KUDU UC UILAS 3 BI Las JB dasi gal lisa JB 3 uy Soal bias 
log Al Jowo, L I9IB £ UJI Lay Ja Ao dis yua gdol Calos Isl : All Jawa, JB JB Jb yul 2 le 
9 Olguddl Kasi j9 Aol G9 Ai295 Ja Jl Elblg logo 85 Jlg loigo dilol9 A99 sadll US ISI JB 9d 
wisilg agldol Agil pas S9 0.4 Bilso (151 yo) Jo ASSI9 ob ling dauo Ja 49 Saluoli 
CPI 04 0S Cyaol Sd 902 Al leg Urauo Ig la 3 JI Tomo 905 Iga ig S leollg Uki 
Ulas 

- Dzamul Malahi Li Ibni Aby Dunya : 


5» og mak! lia 1 JB Lalai ua RU lis 1 JB dil uc lina : Je Ta 
ale Al al Al Jom, JB : JB Al db) «ac uc. SI 3 SaN0 US Law pc uc Ulah 
OS Isl» 1 JBS ud log «Ul Jowo b: JB UI lap Ja Alas datuc Yao lol coc Isl » : aw g 
Sasa bal la 9 Atau ag « aol j9 A595 Ja Jl elbis « loogo 15 Jllg « loigo diloYlg « X93 ikal 
pl lg 4 aga Cyyag 4 dai Halo Ja Jl ALI9 4 pedal Ag mus 3 USG « Seluall 99 LlgwdI , 
bruwog « lau « slyos Lu) : GG Jr sis Tout yul « kal doil odd SI veda « GS edlg yul | gal 9 
» 


calubio Al ya 9 Soo dug Ly MY LS LAS y REI Trob v0 II Oo Y Le Call 3: al 


| ALA cp RAL alel 3 (1170) dusuall 98 wildNI diss 9. 
Curl Hg (Sun Saga cp Sy YE Him 9D 9 AILAS up Ajal dil Kio Cupall 1 da all olS 
ulbruol yg. 


- Kitab Al majruhin Li ibni Hiban : 


uls w4 w9o5all (2/207 ) 

08 BIL 11 dslao 2 ALA pH ida JB ibaulal AE 3 yall lt JI, Pa Tee 
ala 9 le Al alan AI Iga JB JB le yC MS Ly 050 00 Sola Asus 4 KU UC S9yg RL 
diloNlg Yg» aitall US Isl JB dl Jguy Lcd Log JS SI Lay Ja Aas Hc Yun ol Talas Is 
sn Luo 49 Ul adl ai 39 obi lg IMD 39 dll 9 IS 9 VS9) JajJl elbls lo 20 2S jJl9 loigo 
velg Slam ludll SASil9 saya Uwalg 203 Lg AD is Ool0 UU SIG pelol Agil mac 3 US 
bias JB ati dlbual up Sos Ol SI Buwog lu Sl os Lou) sll Xic Iga yi lol Gol 0d 51 
le yo le 1 A20 YE Ata Lg SY KS ULAS Ya RI bias YG Lali up BJ As Ly 


Tentang mengangkat suara dalam masjid 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(678 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Fathul Baari : 
Yaitu bicara atau gaduh yang sama sekali tidak membawa manfaat 


Aall 99 US clgw killao elo ADS 343 « JUS 99 ISI adl das yilb pls (Small 49 Wgall 88, KL) 
OLI 98 Sola Glug « G9 SBN Lo Kang Sawo RU al und USU Fla bo UH d US H39 due al 
Apac 9 G9 datio 4 lo9 Rioll Ul adl Wo doll « done Wc Jln K0S Lyrng « sial lc Jisll ac Luas 
SO Kali 23) 0S aah M9 Call V9 99. seoul Ob 99 Ag Lali Aris 389 . All 59 mall soxbi Lang 
baal al Sina JS3 « Lado Ala al R3 dinas WS) «sn Luo 
http:/library.islamweb.net/newiibraryidisplay. book: php 


Sedangkan keterangan dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi : 


JB. Lal) ggbl9 Lleubadlg logo gai (Kaluall 48) yul Ulguol cl «SI (Ula Use ,l9) 
Kg G7 ul « drill lolell susu Lilole AM ai 389 lol Id 98 JS loo ISdg : S)ll 
ggdil al 3 SL 9Jg sawo! . 


Yaitu gaduh/berisik karena pertengkaran/perdebatan , jual beli dalam mesjid , dan main-main. 
Sebagian ulama hanafiyyah mengharamkan mengangkat suara dalam mesjid , sekalipun itu dzikir. 
Selengkapnya Hadits serta Syarahnya dalam Kitab tuhfatul ahwadzi 


? Mas Hamzah 
Penjelasan ke 15 hal tersebut : 

1. Ghonimah menjadi diwal, maksudnya adalah harta rampasan perang dijadikan hak milik oleh 
orang orang tertentu, menurut at turbusti, maksudnya adalah orang orang kaya dan 
berpangkat tidak memberikan hak-hak nya orang orang fakir, atau maksudnya adalah harta 
rampasan perang di ambil secara saling mengalahkan sebagaimana caranya orang orang 
jahiliyah dan orang orang ygan bermusuhan. 

2. Amanah mugnaman/amanah di jadikan harta rampasan, misalnya ada orang yang 
menitipkan sesuatu kepada orang lain atas dasar kepercayaan, kemudian malah diambil 
sperti harta rampasan perang . 

3. Zakat mughroman/ zakat di jadikan hutang, yaitu orang orang merasa berat untuk 
mengeluarkan zakat sekira mereka mengangap bahwa mengeluarkan zakat adalah 
pembayaran hutang. 

4. Suami menta'ati istri, yaitu menta'ati perintah dan larangannya istri dan betentangan dengan 
perintah Allah. 

5. Mendurhakai ibu, maksudnya menyelisihi ibu dalam perintah dan larangan ibu kepadnya. 

6. Berbuat baik kepada temannnya, maksudnya mendekati dan menyukainya. 

1. Menjauhi ayahnya. Dalam hadisnya abu hurairoh : " mendekati teman dan menjauhi ayahnya 
"menurut ibnu malik, ibu disebut secara khusus dengan mendurhakai padahal durhaka 
kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, alasannya karena hak hak ibu lebih kukuh, 
atau karena sabda Rasul " menjauhi ayah " termasuk durhaka, jadi dua duanya sama sama 
disebut dengan durhaka. 

8. Suara suara yang bising di masjid, maksudnya adalah kerasnya suara orang yang 
bermusuhan, atau jual beli atau bersendau gurau dan bermain main di masjid. Al gori berkata 
: " inilah yang banyak terjadi di zaman ini, padahal sebagian ulama' hanafiyah telah 
menentukan hukum bahwa mengeraskan suara di masjid walaupun berdzikir hukumnya 
haram. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


9. Yang pemimpin umat adalah orang orang hina, maksudnya adalah orang orang yang 
bertanggung, menjadi pemimpin dan menjadi pembicaranya suatu kaum adalah orang orang 
rendahan. 

10.Seseorang dimuliakan karena di takuti kejahatannya, maksudnya adalah orang orang 
mengagungkan seorang insan karena takut kejahatan insan tersebut tertular kepada mereka. 

11.Bermacam macam arak diminum, maksudnya banyak orang yang meminum arak dan hal itu 
di lakukan secara terang terangan. 

12.Kain sutera dipakai, maksudnya banyak laki laki yang memakai pakaian sutera tanpa adanya 
darurat. 

13.Penyanyi penyanyi perempuan digunakan 

14.Begitu juga dengan alat alat musik, yaitu duf dan semisalnya dari alat musik yang dipukul 

15.Generasi akhir melaknat pendahulunya, yaitu melaknat para salafus sholeh dan para imam 
imam yang mendapatkan petunjuk. 


At tibby berkata bahwa orang orang akhir menyebut yang buruk buruk kepada generasi awwal dan 
tidak mau mengikuti amalan amalan sholeh mereka, jadi seolah olah mereka melaknatnya. 
Bahkan sudah terlihat jelas adanya suatu kelompok yang suka melaknat padahal mereka sendiri 
yang terlaknat, adakalanya karena kekafirannya atau kegilaannya. Mereka tidak hanya 
mencukupkan dengan melaknat, bahkan mereka berani menisbatkan kekafiran berdasarkan 
pemahamn mereka yang rusak. Ketika hal-hal yang disebutkan terwujud maka tunggulah 
datangnya angin merah, atau tenggelamnya bumi dan perubahan satu bentuk kepada bentuk 
bentuk lainnya. Wallohu a'lam. 


- Kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi : 


Bdg JII yu (Xgo ) dowsll «Si ( Aitall US ISI) cma gl Jus sil (J3) as si adl (as): dai 
Il es # gatayogill JB « a98 099 sil U3S Jlall yo Jaldis lo gag Rinly wall Ags go» Asi sudu sll 
Bilg Ule 3855 sgdll Jlgol ul Lo syal yg gl el aall Ggisy wasiluw molial Ulwolg elus US 
Lp9S £ pgililolg aguasu Bil395 yulill Ud b SI ( loito WloNlg ) Ulgsell 65939 Wall Jal guino 
Ja Jl Elblg ) ole all ugru Cw laila age Itu Ub SI (longo 3S J9 ) Liga milo 
SI (Aan yg) Olaisg 0 s0obi las Laila SI ( ol cg) AI 0 Wlko olggig obi las si (ding, 
cwoiilg Ainan cool SINI dy25D yul Cs 999 « o8ilg oasul isl (obl 39 ) olasg ololg Ul wal 
lai SW MUSI yo Idooso L49NI 0 ang JS Ggis US lg SSL AYI Igic yo : elloll wal JB « obi 
# calon sale ss (Claw Camii y9 ) 1 8S30 Lagdgie 9S Ou j9 Al jig obol swag: JB 3S gl 
ulos IS 99 5S Lao ISag : Sob JB « slllg selllg Lleuballg LlogsasII ga (Sa Lual 43) yuli , 
sgt ala SSL abg sama $3 gs hub 4 Will slololl gus lulole Law yai 9. 

pia poll peassi 3 pil dmg Jali mac Jl: yusolil 98 JB « sob JiSiol «Sl (psi man US3 ) « 
0 Io Ssadlg JS ala Jill? yusoill 43 (abal) «cg. 

(02480) ui! ya die si Jaka pdh (da Jl 2813 ) apa Koo Sol gl oausil Ogal 
Su JS SI « goolgil 9S legyaa (sSI ) Jsgnall dhmwoy (Cui ) nga Oa SKI yo dus Sl 
Coba! casl9 ) 0925 IRI ata SSI (AI yag) MTA gl ap Yo UMJ LSI SI 0 
S3 ISS Us Lao bo ueg Agdall Kad9 SLJI hg Aamll itu (ulaollg ) dudll Ro» Wlusall elo3I «si 
aglil TuiSo9 yuiaS Sao gl A30 Snlgll | sgwballg sae doll Hjleal : sugolll 93 JBg « Sula « 
SI guloll JB « ywagall dog canda Ill 98 Ualdk HS Jesil Si (Lal Wil add 51 velg) 
css ISI 3 S5 JB mis ul dadali Jlac VI 93 mga IgA3 Aly Cg pd9 S9 Lila 49 II ab 
389 JB « Jell 99 Kei V IS VJS s3 S S)laall susoll all Lgic Jagad sll agaali led ditbio Gagal 
SSI 5 pdgtai Ji pagi 9 Usdoll9 UsUL IatiSy Al Cu « Gigiao gl 236 lol Gigalo GILA dil Web 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(680 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@IXSJI Iga agis cdlei Al 9ud) Uloic9 yag Ul ul yo «bow agolgdlg Brwlill agoldal » 0. 

ad Jala Sl9 « wa5SiOI 2Sib olucl Ng lsg lalu ElasAL Job Isa Ul JlWll « Is ut ade IS yag 
aa dc GS Wc li ye diwllo LSI yo . 

an An ae an SI lo5 (Tati al) 
Sol all 900 yo das US SI ( anog) Lada 19 LAYAN H8 Ular (SI ( lews9) loo . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/945629088793233/ 
www.fb.com/notes/948813781808097 


4145. HADITS UMAT ISLAM TERBAGI DALAM 73 
GOLONGAN 
PERTANYAAN : 


? Iking Iks 

Tanya : TAGDIM. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar ada beberapa khatib dan penulis yang 
membawakan hadits tentang tujuh puluh dua golongan umat Islam masuk neraka dan satu 
golongan umat Islam masuk surga adalah hadits lemah, dan yang benar kata mereka adalah tujuh 
puluh dua golongan masuk surga dan satu golongan saja yang masuk neraka. Bagaimana 
kedudukan hadits tersebut ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Kedua-dua nya adalah hadis shohih. Lihat Kitab kasyful Khofa' (1/149-150) : 


(usil ade Soul &8 yialg WI 99 Loguwg dio 99 225199 A89 Kagumg Sasl dlc dagall WS jus 
CS 9 SY le sil (al 2 ana yana 9 Bak aka Ja peak Sop S3 Casaw3 


Ie ne Sa as ag 
ale Ul lo JB AI Igauo Ld yo Ig Saslg NI OI 93 ag B5 atuwg DB lc wol Hii9 
subuls, 


Li ac slot Gitu D9 Ky ,£ Laah SILJI anang pl al Cus Yo Lal 48 ul sal og ).9 
cagiil Aob Jl 90 slolell JG sdr5l9 Lado Jl srabal xic lg, 999 cdrolg AI dil 99 LS A33 Lagu 9. 
G3 Gaumg BAY ole sio Gis ih alus Ule Al oluo yul ye yil US 2353 « Olsaoll rod 499 
boladl alel yul B3 yagug RA ade Hodl odd Goisi Lau uc Go, 599 JG Abal JI NI din 33 WS 
SS ul Bb pwso all dio Call UI G3 1, 9530 Ul woll Fuold 3 lo Kal) Ai «agil dcloall, 
ae TA an ne Ne 
sgiil dcloadi 853 lalsai bab wil ye 51 a59 yo du ul 


Riwayat yang masyhur menurut imam ghozzali adalah hadits yang meriwayatkan bahwa hanya 
ada satu firgoh atau golongan yang selamat. Wallohu A'lam. 
- Kitab Faisolut Tafrugoh : 


USJs irolg lain ASIlglI 459) 348 « 49 daliso d9 JB (Sasls leio Asli) : Ag5 dg : SNI Cupi lolg 

ay Sati SJ Jo «dolan Gd alias V9 «WI ade yan Y gl ad dll Kainog « Ala lb se 
dll 58 LS @l93 999 « pemda uc delall € yul Ulg « SWBAI ole ala wd WI ol ol dnL Jl 
SI gal 9dg « dxal9 AI y3S3 « doyan WS bl JI USS Ul US049 « G3 dg « Sob JI NI 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 681 ) 


039 4 3 Ill asa J s2 N Ela HN «AS US pall R9 Uas Hole ll UU «JI 

Il lu yaah (YSS 83 Ulun YiSoi yo) ud Gelas Yg Ulu atu Wall Us yul gag « txoly doll 
Mo us bole lodg Ulu yb « ud « SWA ade | Leul Jalu yaald Uda y655 348 Act USS og 
AI oo HL yp aging «bi Ulu LA y0 Aria «Urin id Uw Ae God yELg Log SSI 
BIS leg « agisng Majlis 99 pdblas 8 wc Eu YUI Janu yo pgiog « deli 3 Ly Ai 
LSI 05359 UniS ll dg « Bang B3 Kng3 Aoi 0AD 0 2WI 9d also ASLI lola « Lgili9 memoleo 
daluoolb akug Gale AI adam WII Ig, dc. 


2 Nyuprih Restu 
Hadits Shohih ! sumber kitab Al mustadrok : 


(Lawa 3 Ap Kan) ks 9 LAI Ia, sama AG (Na Usiss Kutu IX 

192 - 3 BAN Yeh eh IS gawang Sel A4 Ily IV glass 

452 - au al Laka ay amuan ay malah Uni 35 4 Sal aku) ay naa Ul yag (Al aa gay LX) gp Hy BAU gua «BY 
SIA ag) sa INA 4 017 mma IU Sma eU Ia mala cu las da AJ BJ yng Ma Aa Wa coba pula : " las yaa 
Lag ga cl, laa Ia Eta saman ABM 6 glat jA Ul 1 el, laa ana gan Gaga an ia Fa NS gann 
3 "adanya Ja el, ak Sal da aaab 


(|: 336 | 453 - gia Ha gl Aatel Ian pal lag Haul oa Slsa a07 Slaua uas 15 a73 6 Al lag Ma ynA semasa Hal «Sl 
BIASA Las CSS Mena JA) “gg $ Sy MM NY LA 79 6 MAL, bgl ey las Ay BJ yag NK A3 (Wa 
ala gula "SA ea el, Isa garang AA € gllinal ye SJ AS € 3 19 ba at Di gama? 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/198367130186103/ 
www.fb.com/notes/948815718474570 


4150. ETIKA CARA MENYAMPAIKAN HADITS DHO'IF 
PERTANYAAN : 


2 Subhan Ahmad 
Assalamu 'alaikum. Adakah keterangan tentang ketidakbolehannya seorang mengatakan 
"Rasulullah bersabda” pada hadits dha'if ? 


JAWABAN : 


2 Kangdi 
Wa'alaikum salam wr.wb. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh muhadzab mengatakan : 


ale All ako all Jaa JB A8 JK U R3 Cus HS ISI 8123 Km Jl Yo Usia #lalall JB 
SSS al JB gi Bgn al SG M8 Uli U ISS3 sal Ro 0 ES Alai Log AS gl gi gl pl gl Je3 gl aluug 
93 Uli UB usus UIS las Abay on cumi 98 US Jli UISS9 : dgatl lag cal al Jis gl SSS gl Ssi si 
Ai an ata Ain ai dn dal Ty KI IL IG PAI daun JS y0 HM 

| IE s2 Ra Yo LlI pawai! Rn yo ES asal Log San Gl 23y Sl Sara gl SBY al SL ai JW 
US Ubud KI ajal daun ( Ul S3 . lada Lol y Anya R09 yaa! gl anu) HC yA9 Ajal Ru 
Gikasil 4 Us Usil I83 ale JII sita 93 yluilll y3KB Ul3 R1 Las Ul Sila ui gih US dll Sa 
aub Udlii JIS3 GiSSall JISS IS lo bilan aglell Llbuol alas Ji ad.1E9 luna yo egiall 1olo53 
lgs yg 5 1589 JO S959 JO Lea 99 Vic S9) RA 8 LS al oa asih 


Artinya: Ulama ahli tahgig dari ahli hadits dan lainnya mengatakan, apabila hadits itu dha'if, maka 
jangan dikatakan “Rasulullah SAW bersabda, memperbuat, memerintah, melarang, menetapkan 
hukum” dan ucapan-ucapan lain yang bermakna pasti (jazam). Demikian juga tidak dikatakan Abu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 682 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hurairah telah meriwayat, mengatakan, menyebut, mengabarkan, menghadits, mengutip, berfatwa 
dan lainnya. Demikian juga tidak dikatakan hal itu pada Tabi'in dan orang-orang sesudah mereka 
pada berita-berita dha'if. Jadi, tidak dikatakan hal itu dengan lafazh pasti. Tetapi dikatakan pada 
semua ini, “diriwayatkan darinya, dikutip darinya, dihikayah darinya, datang darinya, dikatakan, 
disebutkan, dihikayahkan, diriwayatkan, disampaikan darinya, dinisbahkan”, dan lain-lain dari 
lafazh-lafaz mengandung makna cacat yang bukan lafazh pasti. 


Ahli tahgig dari ahli hadits mengatakan, lafazh pasti diposisikan untuk hadits shahih atau hasan, 
sedangkan lafazh cacat diperuntukan bagi selain keduanya. Hal ini karena lafazh pasti 
mengindikasikan sah hadits tersebut datang dari orang sandaran hadits itu, maka tidak sepatutnya 
disebut suatu hadits secara mutlag kecuali hadits itu dalam keadaan shahih. Jika tidak, maka 
manusia itu sama dengan berbuat dusta atasnya. Ini merupakan adab yang telah dicederai oleh 
pengarang, kebanyakan fugaha ashab kita dan lainnya, bahkan kebanyakan ahli-ahli ilmu secara 
mutlag selain ahli- ahli hadits yang tajan pemikirannya. Ini merupakan kelalaian yang keji, mereka 
banyak mengatakan pada hadits sahih, “diriwayatkan darinya”, sedangkan pada hadits dha'if, 
mereka katakan, “telah meriwayat oleh sipulan” . Ini menyimpang dari kebenaran. Allahu a'lam 
bishawab. 


2 Muhib Salaf Soleh 
Hadits dhoif yang tanpa sanad, dalam penyebutannya maka tidak dikatakan : "Rosululoh telah 
bersabda...", | | 
au 9 ule Jl ac WI Jaw, JB 

Akan tetapi dikatakan : 

1. Diriwayatkan bahwa ... 

2. Telah sampai padaku ... 

3. Dinukil darinya ... 
Dan yang sejenis kalimat kalimat di atas yang merupakan sighot tamrid atau bermasalah. Adapun 
hadits shohih maka dengan kata kata yang pasti seperti "@ola Rasulullah ...". Dan jelek jika 
menggunakan sighot bermasalah. 


TA yo Sub Jeioll 
gl IS ai 95 lia bail 9 ala 9 le Jl ola Al Iga» JB A8 Jl N laa sat SAI Bus Cus 
wal lol yersoill R10 Yo Jl ul lo 9 IS uc Ji gl IS aic sls gl ISS dis 559 gl 3S uc lih 


del al 9 Kenyal dtn WI ad 9 all demand 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/945799948776147/ 
www.fb.com/notes/948874745135334 


4157. HADITS MALAIKAT TIDAK MAU MASUK KE RUMAH 
YANG ADA GAMBARNYA ? 

PERTANYAAN : 

2 KholizDIz 

Assalamu'alaikum. Mau tanya, Tolong jelaskan makna hadis ini lebih detail : "Para malaikat tidak 


akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya (yaitu gambar makhluk hidup 
bernyawa)”. (HR. Bukhari no. 3224). Wassalam. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 683 ) 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalam, dalam kitab fathul bary syarah shohih Bukhory dijelaskan : 


J9 "pegal ab" 3d deh al Lal 3 Call pati (do 910 MI Liu ASIA Ja Nb): da3 
USS add JGSIL ani 38 dio VX do gaoll 3 SJ wuall ASNJI Jai pl losl " petoll "33 sub il 
sd d 50 ay JS ala Jl ASI KH S3 Lai golasug agiow M9 sol! . 
Bab tidak masuknya malaikt kedalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar.imam al gurtuby 
dalam kitab al mufhim berkata : " sesungguhnya malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada 
gambarnya hanyalah karena orang yang memasang gambar tersebut telah menyerupai orang- 
orang kafir, karena mereka membuat gambar di rumah-rumah mereka dan mengagungkannya, 
maka malaikat tidak suka, oleh sebab itulah malaikat tidak masuk kerumahnya tujuannya untuk 
memutus hal itu untuk mereka. Wallohu a'lam. 


Sedangkan masalah gambar yang terlarang bisa di cek dalam link berikut ini : 
www.piss-ktb.com/2014/02/2974-hukum-memajang-wayang-golek.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946685082020967/ 
www.fb.com/notes/949626561726819 


4176. HADITS GUDSY MAN LAM YASYKUR 'ALA NA'MAI 
PERTANYAAN : 


2 Fikry Abdulhalim Asy-Syafi'i 
Assalaamu'alaikum. Kiayi adakah syaroh bagi hadits ini: "Wa man lam yardho bil godho i, wa lam 
yasykur bin na'ma i, wa la yashbir 'ala bala i, fal yakhruj min tah tis sama i". Itu saja, Terima kasih 


JAWABAN : 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam. Hadits gudsy : 


sil G3 Aa gulai yan J3 Midb ole Jalan J3 walasi sale Kap J Ga Ul NI al Y all Li 


Artinya : Aku Allah, tiada Tuhan melainkan Aku: siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat 
pemberian-Ku, tidak bersabar atas ujian-Ku dan ridla terhadap kepastian gadla-Ku, maka carilah 
Tuhan selain Aku. 


- Fawaaidul Majmu'ah Li Syaukany : 


silat Kiba 3, salak 2ang J3, db ale Juan J0 BLN AI Y SU UI il" (oma Uno), 
H2 : mail 33 JB Slam L) wibla 


- Faidul @odir maktabah syamilah : 
Y Ia Jaa US Ld JB (lgu Lo UmoiliB IL ade any Alg mULAH USx Ad v0 oles dll JB) 


v0 So ailg Gro yag Jic wol amgillg mac adl Ole lang okay sSI Ly SSu9 asu is L, Ula 
JI 98 s20AlI9 mall XI bos 98 yang sang R9 su JI J3 dog lo dnguddl Lo :Jiw SI JM 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


usai L 9048 38 lori LS Ello Sel 3 ay DG SL sladll SI HM Jlall 98 dugidlo » all 
(4TO ooh sa J SU yo Ubi dg... ukwol 


http://shamela.ws/browse.php/book-21660/page-6061 
- Ihya 'Ulumuddin : 


silosi Situ ag IL ale son al yo Ul NI AI Y All Ll JB dls Ul ul.sdg9 el yo adal 9d lo S9) 389 
Cena SIU ade yan Ad yo LL NI JIN Al Li all JB Cas // oil gw Lo sub silan US Ala 
vm Jo V3 de | moiio SINI Ud sal Cnrs yo SELAI 9 gl uplg III 98 sul ubi ass 
Wa215 doliwlg Slgw bo) moild ML Me puog silau 
http://www.islamport.com/w/akh/Web/2805/1504.htm 
- Tafsir Aurthuby surat Al buruj ayat 22 : 


Yo dg Sam0 « Ul NI JIN AU Ll yul "bgtnall AI 53 Wei Ml LS aa Jai ! ybs upil JB3 

pluiay Ad 09 4 Uataduol! R0 diisy9 Lyra MIS, yilasi Sing eU ale png « gila) alis 

Slow LedI S8 «gulai Sy Adg eU ale au lg ilad". 
http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/gortobi/sura85-aya22.html 


Ada perbedaan redaksi hadits walau secara ma'na nya murodif, di antaranya : 


Lafadz 2 A Peran dan AJ ND 3 
Lafadz sus dan Hula 


Sedangkan s4 ,»4! (Lam Amr) pada lafadz J aluiw dan J ws , berfaidah Ta'jiziy atau 
melemahkan, Artinya Tidak akan pernah di temui Tuhan selain Allah yang mampu merubah godho 
dan mampu memberikan ni'mat. Wallohu A'lam 


Dokumen terkait : 3266. BERSABAR DALAM MENJALANI MUSIBAH 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/948116461877829/ 
www.fb.com/notes/952807161408759 


4198. SYARAH HADITS ALLAH TIDAK MELIHAT WAJAH 
DAN HARTA 
PERTANYAAN : 


? Polem Useuman 
Assalamu'alaikum, mau minta penjelasan atau syarah hadits : "Sesungguhnya Allah tidak melihat 
wajah dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian". 


JAWABAN : 


2? Al Murtadho 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, terdapat sabda Nabi : 


adl Sig ESI3 lpalg Ko32o ol Ilahi N dl Ul saus le All slo All Igtas JB 1JB B1 al LE 
Klasis Susls 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 685 ) 


Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya 
Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan 
perbuatan kalian". (Shahih Muslim juz 4 hal. 1987 no. 2564). 

Maksudnya adalah : Dalam memberikan balasan amal Allah tidak memandang dari segi fisik, 
tetapi Allah lebih mempertimbangkan faktor ketagwaan dan amal. 

- Syarh an Nawawiy 'ala Muslim juz 16 hal. 121 : 


Salut adl sby Y dil ul dulg9 983 (olao SN 072 ll sudu lid la Sel) alus le dil aka ds 
38 Bis Lay Jua laila Soil Lag Js2y N SAI Jlas NI ul aa lg Jl ino A93 all bu 9 
$3lo le el 3g laul ASI Aimulsog Al 3lan Lis dll jai gunng AS 09 Wuis9 dll all dak yo Ulil 
209 abi AS Kd 8 SNI ul Coal Senoriog tadi Ip bapa a03) all big MW gua «33 Lali 
Cu! de10 SI 3 Ol XI al ale Al alun JIB gi yo 


2 Mas Hamzah 
Baca kitab syarah mandhumatil adab (1/132) : 


call JB LS Jag 30 dll NI lgiiiis ole sal glby 8 Ulil 43 Sati Cu ISla ! US, cal BSI JB 
alun 019) £ Sloclg ASugl3 adl sai LG SI golg AS 910 dll Jlauy N Al Ul p akug Aloe All al 
va Yo US49 « Sgtill yo US Ul 099 isl 5d dl, gl ols gl Jlo gl dis d0 JII yo S3 
ke9i9 JSM 90 el Jo Jang 3g Al Sic SL os Sat 50 Issloo di db dl. 


Al hafidz ibnu rojab berkata : " dan ketika tagwa tempatnya berada di dalam hati maka tidak ada 
seorang pun yang dapat melihatnya secara hakekat kecuali Allah azza wajalla, sebagaimana 
sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam :' sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalia 
tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian'. HR. Muslim 

Maka banyak sekali orang yang bentuknya bagus, mempunyai harta, pangkat atau kedudukan 
dunia tetapi hatinya kosong dari ketagwaan,dan orang yang tidak seperti itu malah hatinya penuh 
dengan ketakwaan, maka jadilah dia orang yang paling mulia bagi Allah azza wajalla bahkan itulah 
yang lebih banyak terjadinya". 


- Ba alas ulum wal hikam sean : 


Hao yoo LS Tan 38 Sing slah, Sal dl alas LSI, « Sa 5 n sby 5 dl y 
kasian Ali ls yo sepi Al Lal 0 S9 « SeRil yo LL AS Wall 9d dulu, gl «abs gl « Jlo gl « dim 
B3 Hola ye" ymuual "93 laS « lega SSI 9 el dl «all Al Sis ASI 3S « (SIT yo. 
dy lil le mail gl « Senin Ci2A JS 1 din Jah Soasl AI: JB « lang le all Kalo yul wc. 

Simo bola Jie JS JI Jab S.usl VI. 


- kitab mau'idhotul mukmini (261-262) : 


amat lortis J agil NI « swoleoll IS j9 2 HWI le ade Taulslg3 Jedllg dell IgoSsl S,5l 48,33 
Na el kaul 9 ob sgm dal 19 adl Callog sb Jlg saundlg SI yo dori! Wleroll Leic | ox0a) 
TN: alwg le AJ uc 33 Lguaig pgilol ay Islodlg ad jalal Igis 5 21333 « sbellg SIUJI 93 Oei 

Tn loxesi log Jloc AI Lgxgsi3 " ASlacig AS J3 WI lan lasl9 ASI gol WJl Ag «S0 Jl bu 1 « 

days leibblg wa50 Hi alb : wigdll ) 48 sX3D Jlig « Men al 


kelompok tertipu yang lainnya, mereka menyempurnakan ilmu dan amalan kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(686 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membiasakan ketaatan dhohir dan meninggalkan kemaksiyatan, tapi sayangnya mereka tidak 
meneliti hatinya agar menghilangkan sifat tercela dari dalam hati, misalnya sifat sombong, iri 
dengki, pamer, mencari pangkat, harapan buruk terhadap teman dan relasi serta mencari 
ketenaran di negara dan hamba, maka mereka menghiasi dhohirnya dan membiarkan bathin 
mereka, dan mereka telah lupa sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam : " Sesungguhnya Allah 
tidak melihat pada bentukmu tidak pula pada hartamu hanya saja Allah melihat pada hati dan 
amalanmu ". 


Mereka memelihara amalan tapi tidak memelihara hatinya, padahal hati adalah asal/pokok karena 
tidak akan selamat kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang salim,perumpamaan 
mereka adalah kuburannya orang yang telah meninggal, dhohir kuburan dihiasi dengan indah 
sedangkan isinya adalah bangkai. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/944915258864616/ 
www.fb.com/notes/954357941253681 


4309. LARANGAN BAGI ANAK-ANAK BERADA DI LUAR 
RUMAH SAAT MAGHRIB 
PERTANYAAN: 


2 lir 
Assalamu'alaikum, anak mau tanya sama bapak-bapak semua, Saudara saya bersikukuh tidak 
mau membawa anak usia 7 bulan keluar rumah setelah magrib berdasar hadits ini: 


Out G8 Siuo 56 giaa 3 Jill 218 06 SI 


iba ta Para pete 5 ala Wl Eh I958313 KSiul KT Eri Li ISI K3 S3. 


Pertanyaan: 

1. Perintah disitu imbas hukumnya apa ya pak? 

2. Emang bener ya pak syetan berkeliaran pada waktu itu (seperti dalam hadis)? 

3. Jika masih ada celah untuk memperbolehkan, mohon solusinya pak. Soalnya simbah sering 
ingin cucunya tidur sama simbahe. Terima kasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam wr.wb. Hukumnya sunah untuk melarang anak kecil keluar rumah setelah 
maghrib berdasar hadits di atas. 


| Jul yo Aclu Ja ubmall HS ul nia, 

cabul UI cSiluno 19459 caiuwolg Jalll iss US ISI aluo 45) (JI ubah AS Ul nian 1U53) 
mg Is gitoll dosa! sbg do gowa Jaga sll S9) dgl33 Jl yo Ace Hd IS g.diad Mai 
AW. 


shamela.ws/browse.php/book-963/page-694 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 687 


» Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb. Rosulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


usb! lea Gois3 Aclu Lil cell! Ac 99 HB) sus ASiluo | gua 


“Cegahlah anak-anak kalian (berada diluar rumah) sampai berlalu awal waktu 'Isya, karena saat 
itu merupakan waktu bertebaran/keluarnya setan". Kata "Sanekala" dan "Pamali" adalah Kata-kata 
yang mengandung arti Pelarangan. Baik pelarangan itu sifatnya syar'iyyah atau adat.Sedikit 
pembahasan tentang kata "PAMALI" telah saya sampaikan DISINI. Adapun "sanekala" adalah 
pelarangan yang erat kaitannya dengan waktu-waktu tertentu,dimana dalam waktu tersebut 
dilarang melakukan aktifitas-aktifitas tertentu, Baik yang sifatnya pelarangan agama maupun adat 
istiadat. 


Pernahkah anda mendengar, Larangan bepergian jauh bagi calon pengantin ? atau jika di 
kampung ada larangan beraktifitas yang menggunakan senjata tajam saat "manceuran" istiwa, 
saat dzuhur/matahari tepat di atas kepala) , Dan banyak lagi contoh yang lainnya yang jika di 
telaah secara logika dan akal sehat,pelarangan tersebut yang disampaikan orang tua lewat 
bahasa yang sederhana ini mengandung kebaikan bagi orang bersangkutan dan menolak 
keburukan. 


Sayangnya, bagi anak zaman sekarang yang cenderung hanya berpendidikan formal dan jauh dari 
didikan agama dan adat yang baik,ditambah banyak faktor yang menggiring cara fikir dan cara 
pandang, Hanya menganggap kata-kata tersebut sebagai "TAHAYUL" ,atau dengan ringannya 
seorang anak mengatakan pada orang tuanya : "Pak,bu.... ini zaman modern,bukan zaman kuda 
gigit besi....tahayul itu". 


Kembali pada pembahasan kata "SANEKALA / SENDEKALA" yang terkait hadits Rosululloh 
diatas. 


Masih ingatkah masa kecil anda ? terlebih yang hidup atau berasal dari kampung. Selepas ngaji 
ba'da ashar,biasanya anak-anak putera da puteri memanfaatkan waktu untuk bermain bersama di 
satu tempat,bisa dihalaman rumah penduduk yang luas atau dilapangan kampung dengan 
memainkan beraneka macam permainan,Namun jika waktu mendekati maghrib (#- 20-30 menit 
menjelang maghrib, orang tua akan meminta anak-anaknya untuk menghentikan permainan dan 
segera pulang,anak-anak tidak lagi beraktifitas diluar rumah) biasanya,sebagian anak-anak ikut 
orang tuanya ke mesjid,atau diam di rumah dan selepas sholat maghrib,diantar orang tuanya ke 
pengajian. 

Apakah pelarangan beraktifitasnya bagi anak-anak sesaat sebelum,pas dan sesaat sesudah 
waktu maghrib itu berdasar atau hanya TAHAYUL semata ? Pernah dengar, ada ada anak di 
umpetin Kelong wewe (wewe gombel) ? 


Berikut Jawabannya : Rosulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 
colblul Lgad Gis Ac Lil eka dc 93 HS US Silmo Loss 


“Cegahlah anak-anak kalian (berada diluar rumah) sampai berlalu awal waktu 'Isya, karena saat 
itu merupakan waktu bertebaran/keluarnya setan". 


Sebagai pendekatan ma'na hadits, saya kutipkan dari Kitab Faidhul @odiir. Tafsir hadits dari 
Faidhul Godiir : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(688 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KA Ta ses aa as Loe Jb: Kasal Sesali a basal sa (Ja) 2287 180155 
bad s9 sei! beluo Rano duo G9 ANE 989 alewll 93 JB 910 Ra» ( Siluo ) Wal 
Iosasl agl9, 539 gal! yo R90 Yo adosiol SI HUNI Jalal dl asin Sail gl US LS usul 

dad Sl (Susi ) gal w9Suwg skali sby (Ac33) KLS Ul all ASI ( LadSi Sib ) 2d905 SSI Sin 

did JS Jill yo delis Jgl bid al yollg Synsill SI gal yod9 da9 4239 Jay dl9.5 593 lginllsg lal gua 
adm Sao Jill Jsl U3 wall 30 SI (cabul ad) San : el g Ulasan (Ioi dolu loh) 
AN Fed lb gi Gladi de Has bail ! 392 cal JB9  ULAI Ml d esil Jal 99 pgiS 53 
Noualg WI Ulama! 0 daiio pgio  yayisy SI Sl WE ppi 5992290 cab! Lg Sgbi yul dubai 
dll SI elus d9 Obi yo LES LS UII W pelung og SI yally ng 40 dulowill Bgwill gas! 
v9 Aga lo all Juou yais J9 galah oil) K0 963 WS ,9i9 Lab Yo w0v3I ls leo allsl sdlei 
sen sll adl Bol cal sos Dycal JAN sir ISI LS 56 wali UB suAd din 
Bl 198 Jamil 3 2319 SIS aa Sail Jay ale mall gl LL JB laS Jua Ud Hall UP Sus 
soul! Ac999 28,3 Ku, J3 Hd 920 Lusi UJI 4 Um pi yg Ooldl gl Ass Ml uogi Geluall 

ISI Ugixing ap Sx5 el)39 Wi 059 MI )399 Ai5999 Lulall Ac 99 Wang : AS mis Jl JB dirig Md slh 

(se u) Ad) Ae 38 S3 US9 Ac) 9dg LAI Aco33 Oli Ac39 usilg isl 
sada 0 19 ala b yes sda JB All X0 cp 


Sabda Rosulloh SAW lafadz " Iswusl ", Fi'ilamr dengan dhomir 'ANTUM' artinya : Cegahlah, 
Tahanlah,Laranglah. kata kata ini kebalika dari 'membiarkan' 


Sabda Rosulloh SAW lafadz "Silwo " Bentuk jama' taksir dari "SHOBIY' . yang dimaksud adalah 
Al-Ghulaam, Yaitu anak kecil laki-laki dan perempuan , Maksudnya : Cegahlah mereka untuk 
keluar dari rumah (jika tadinya beraktifitas diluar rumah,segera pulangkan dan masukkan mereka 
kedalam rumah) 


Sabda Rosulloh SAW lafadz "is udi " Sehingga lewat 


Sabda Rosulloh SAW lafadz "ac.99 skull " Sempurna gelapnya malam , yang dimaksud adalah 
telah berlalu awal malam (proses pergantian dari siang ke malam). 


Sabda Rosulloh SAW lafadz " Less dclw G,isi " Karena pada saat pergantian waktu dari siang ke 
malam adalah saat dimana para syetan bertebaran,keluar dan bertebaran 


Sabda Rosulloh SAW lafadz "wublwl " Bentuk jama' taksir,artinya seluruh syetan (jenis dan 
bentuk),karena waktu 'awal malam' adalah waktunya mereka beraktifitas dan beraksinya para 
syetan,terlebih pada saat kemunculan dan bertebarannya mereka di awal malam. 


239 229590 culolutull Lgu dadi sll dll UN dell Ilbi agio Ulemall dc Hu bail ! SNI val J9 
WE Ula yo dgito pgio U yu SAI Sl We 


Ibnul Jauzi berkata : Sangat dikhawatirkan terjadi pada anak-anak ketika waktu tersebut,karena 
biasanya pada anak-anak kecil terdapat najis yang mana syetan akan menghampiri dan 
menikmati itu. Ditambah lagi anak-anak kecil belum bisa melindungi diri mereka dengan dzikir dari 
fitnahnya syetan tersebut. 


Catatan : 

Penulis mempunyai pendapat, Bahwa kata-kata Sanekala dan Pamali itu dari ulama-ulama 
terdahulu yang disampaikan kepada orang-orang zaman dulu yang notebene mereka sangat 
awam pada syari'at, dan kondisi masyarakat yang masih dalam pengaruh adat jahiliyah. dan 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 689 


melalui kata-kata tersebut "pelarangan" terhadap satu hal dapat mereka fahami. La'alashowaab, 
mungkin hal semacam ini salah satu bentuk da'wah yang sangat baik yang menunjukkan ulama 
yang menyampaikan syari'at tersebut TABAHUR (penuh dengan ilmu agama,bijaksan, toleran, 
fleksibel dan mengetahui serta faham betul siapa yang mereka da'wahi). 
La'alashowaab, da'wah semacam ini merupakan penjabaran dan representasi dari sabda 
Rosulillah SAW : 

aedgic oat uli bb : 
Bicaralah/sampaikanlah kepada manusia dengan kadar dan cara fikir mereka (termasuk bahasa 
dan cara penyampaian) 


Beberapa sumber kitab hadits lainnya : 


Sgloll. euoll Roll 2 yiu will 
Sglioll - adl 469 
coal le el aa 
oabio yal Wol Ukul 
Jais 0 Son dio 
Cus a33 sala 
Bb eoll Glasl 
wad jig Kue jl uu 
Jari! gols 
Jl wd Sal aa 
Jle3Nl9 JIN oyiw 98 Jloddl :uS 
S sis jl - Cysall Ke 93 Gill 
gbsmll yi Ja - Cus NI Role 
sono gl Sp3ioll Sail Mc up pasal ac - Ih mill Cnral yo Md Jong jl 
sll ade Sao watoll dlu43 - doledl dodlull Jelas dagu! disull Alosal 


Wallohu A'lam 
http://arh789.blogspot.com/2015/03/waktu-sanekala-anak-kecil-dilarang.html 


? Mas Hamzah 
Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda, 


AolS3 Jill Gp della G3 B4 Sis Jai Ulil 6 « Kilino IsiK8 Sisaol al Jill RIS G6 SI, 
195083 « WI zul I9583l3 K7 I6Sal3 « klao LL Rig N 5 albusl « ob Ul gal Io 5S3l3 Ola2I | alels 
Sultan Iatalola « Wb Gile 19358 ol da dll kal Lana Sal 


"Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, 
karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu 
malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirtah kepada Allah, karena 
sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan 
makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di 
atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian". (HR. Bukhari Muslim). 


Jabir radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 690 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ala 4633 UBS SS God Ope ISI Kiling - deg dtilo yo ssi lo JS ssi — Sial lala: 
lis) A33 UBS GIS Judidl UE SI Geli Gokil 26 


"Jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam jika 
berlalunya awal waktu Isya. Karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya 
awal waktu Isya". (HR. Muslim). 
- kitab Syarh Muslim (13/185) : 


dngy alug le All ala 03 « biallg 2,5 YI luna dolall dYl9 wSJI Elsil 40 Jos A8 Cusall Isa 
Gildal u0 dll Llual Ulil odd J9 35 JI Jas « ulos ld 30 dede Yaa KH all UNI 
Ia 4 Ul NI 0d wang ISP oouE9 yu sliul Yg « Ul RS X9 « eliw Ja Yg « cb Hu ale ya 3 
SE Ld lah X2 SI (Co N) 1 laci JB diy JS SIS Law Ii al Ul Kumal Call 4d ss ba$ 
21 dic Cwall 


Hadits ini mengandung sejumlah ajaran kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam memerintahkan kita untuk melaksanakan adab-adab ini yang Allah jadikan sebagai 
sebab keselamatan dari gangguan setan. Setan tidak mampu membuka penutup wadah makan 
dan minum, tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil dan selainnya jika 
terdapat sebab-sebab ini. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits shahih bahwa jika seorang 
hamba membaca basmalah ketika masuk rumahnya, maka setan berkata, "Tidak ada tempat 
bermalam." Maksudnya kita tidak memiliki kekuatan untuk bermalam di rumah mereka. 

- kitab Fathul Bari (6/341) : 


Jl: Jill ain 1 Jl « yaotidl V9, X0 JL : susallg « ld mug all wa 9d ( dll ca). 

Las Sab udl dala VX « doladl el 93 lm ade La loil : Sy32lI usl JB (Ad3l53) : Jg3 

Hd bil ic aoldlg « WE lama yo 59440 agio 3 54 SU SU « UE ag2o id9590 cublll 

Bol dl 99 umi ale A3 lala «Ay Gleill agiSay lau Ugalan . 

uv Gilouil! Soil) goal All UX $ lgi 99 pel lgio USOI Jalll 98 AgiSS Ul Sus MH olasil 99 d5, 
dalil "low JS dliSg «0 4g. 


Junhul lail maknanya adalah terbenamnya matahari. Ibnul Jauzi berkata, "Dikhawatirkan pada 
anak-anak dalam waktu tersebut, karena najis yang selalu dicari-cari setan umumnya ada pada 
mereka sedangkan zikir yang dapat melindungi mereka umumnya tidak ada pada anak kecil. 
Sedangkan setan ketika bertebaran, mereka bergantungan dengan apa saja yang dengan apa 
saja yang mereka dapatkan. Maka dikhawatirkan bagi anak-anak waktu tersebut." 


Adapun latar belakang bertebarannya mereka pada waktu itu, karena waktu malam lebih mudah 
bagi mereka dibanding siang, karena gelap lebih mendatangkan kekuatan bagi setan dibanding 
lainnya, begitu juga dengan setiap sesuatu yg berwarna hitam ". Wallohu a'lam 


Terus bagaimana dengan anak-anak yang pergi mengaji menjelang maghrib? nggak apa-apa, tapi 
biasakan berangkat dari rumah dalam keadaan bersih dari najis dan baca basmallah. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/974910215865120/ 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 691 ) 


4323. HADITS ROSUL MENDO'AKAN MAYIT DALAM 
SHOLAT JENAZAH 
PERTANYAAN : 


2 Maulidia Dia 
Assalamualaikum wr wb. Mohon pencerahannya. Apa betul do'a untuk mayit dalam sholat jenazah 
tidak ada di zaman nabi / tidak ada anjuran? Syukron 


JAWABAN : 


? Rizalullah 

Wa'alaikum salam wr wb, tidak betul. Mendo'akan mayit dalam sholat jenazah di ajarkan dan 
dikerjakan oleh rosulullah SAW. Dalam kitab Bulughul marom karya Al hafizh Ibnu Hajar al 
asgolani, hadits no 587, 588 dan 589. Disebutkan bahwa Rosulullah berdo'a untuk mayit dalam 
sholat jenazah. 


Hadits pertama no 587 dari bulughul marom , di muat juga dalam Syarh Nawawi 'Ala Muslim : 


MI UI HD US MMS 3 HMS US Tlo up Sagls0 yu us Dg ul Las AI dus Ya MD Vid g 
diler yo Cabin Hylis Klo akaug Ale AI talas WII Iga, talao Ig Ello up 9S Cirous Jas Aram 
wg plg dla sll dug 9 Asx0 R99 Ji asSI9 uc Lclg dilc9 dos lg Jd ,2el aelll Jgtu 909 
yo Las 959 dal yo Las lg 003 yo Lu Ld Jul yua yo LAKI Lgi Cuti laS UlasJl yo 
Ja Ia ak Ul y3SL ol Gaia 3 JB JW Ole yo gl all UlSe yo deg dial Asslg a59) 
ara 
cal Curas gan leuas Cndliwde lo ey dugleo Lia ago 3 yo Jl uc Uus sad ul ey dsuul oliida9 
D9 


Auf bin malik berkata : Rosulullah mensholati janazah, dan aku hafal do'a yang dibaca rosul. 
Rosulullah berdo'a : 


blssJl YP V9 » yall 9 la sll dug lg da0 899 ds aSls dis ccls dilcg9 dos 19 d pas ag 
Asalg a95 yo Lu s93g dl yo us Nala o)l3 yo Lu 1, Is dsalg mill y0 KAK US Lusi LS 
JW us yo al will UlSc yo o3clg dial 

Hadits kedua no 588 dari bulughul marom, bisa dijumpai juga dalam tuhfatul ahwadzi. 


Pa eka ot ok iesae 
» 030 Kn 2s Oa Ku cal) sell ob... 


Us UAN Sera Te akses BI Tag le dl gia dil an Ka Ketan AN ema 
Bond al 0 AI ME y daku gol saing s4SU JB "Ulilg LSS9 Mug Lung ws KIR 
199i9 Un 99 509 cad ade MSG Lip Gus J0 Kel" ta 5153 SUS Jo aug Ule AU ako Gwill ,c 
uludl ac". 


Ayahnya Ibrohim al asyhali berkata : Apabila rosul sholat atas jenazah ,maka rosul berdo'a 
Gala 2533 “bowS9 London LulEs Lantas Mitos WS) bal All 


Hadits pertama dan kedua , terangkum dalam kitan Al Mushonaf aby syaibah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 692 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alas 0 SS 93 S3 log BUSI de DI 3 IgllB Lo - jilall ULS - Binaall - LSI... 
ad ea 0 el 93 LS log dll de HL 93 Il Lo 

(1) oat 0D 00 LIS du0 ya Kn io JO Iko ya Haoleo Li JB Lal aa Lisa 

adl 3 cmall ade Jai alag Ml Al oo AI Jgusy Enam JU RN ella ey 9S LC yo Aa 
ba bol yo Kg » lg dla sll duglg Axao gwolg Uji p SI ic cg dilcg9 dosylg J pas! 
dal yo Las ls $ 255 ya Las Lagas pol v0 Las ls laa gl Lia! yo yA UI ai, 

ul Gasa sus adl Ul A89 JB gl JW yo sa1g und Asalg 

BA An AA NN Na 
b559 bwg Lindung Liyog Ly p2SI Aell 1 Tn lc Dll 8 Jt alug lc WI do Ml Jom) 
bwS9 Lusnog blilg . 

(3) ulsoo 4 208 Hd yul Aas US JB yulodi 4 Ulsic yo WI ye duri US go Ly Ma Lian 
Jom) Crow GLS Ji Y gis YAI Uli ga) ai cuA0 Ai alug Ale dl Kalo Al Jaw, 00 lirs yA JB 
k92 Cma Cilg AlaNU Lets Cal Ag 3 Jaty diam JB Blind le salusu plug de dil lo dil 
(177 00) si2h clean lis lgisNeg bbw ala 

(4) al os wu Us Jolo y1 HC U03 dal yul yo Ao Jal yo Jay 0g adal yul Luh US S3 lira 
b.539 biiog Lan ASI Agil : Sola ade Dll 93 Jai alug le Al oo Al Iga 3 US JB daku 
ale B9 Lio 893 09 Aw ade d3 Lio Giusl Lo arlll buS9 Lusnog luileg Ladki 9 tsis 
uli. 

(5) dc pall "JB Carol de sada ISI S3 gal US JB lllo yul 0 ono Ue Ju Ly sana 
Pe AA ana 


Sedangkan hadits no 589 dalam bulughul marom 
Rosulullah SAW bersabda : 
ASI Ad Iosal 3G csall ade Kalo ISI 
"Jika kalian mensholati mayit maka ikhlashkanlah do'a baginya". 
Hadits ini juga bisa dijumpai pula dalam : 
- kitab Sunan Ibni Majah 


oi 20 GG «gula daku Gj SaS0 WS « yunall gaya Ly u6 «4 350 ye gol SS (egb.o CuS2) 
Je dd ul uc. CSI MS 3 dal sol Lg « sol UBI 0 adl al 3 I050 US « Gu : 
alel d Igsol 8 wall ade Kiko Isl": Jai ala le Ul old WI Iga) Carowa ". 


- Ad du'a lithobrony 
ade Doll 98 eloxll 93 el lo Ul - LSI 99 2S ls DUS - dslo usil im - LSI... 
Ao pt le Anal Ao paul 
aa Alus €p SaS0 Li. ala aga gl al 3 Hush v3 gaga Lis 


NN Ne 


Ao ata ade gila BI" alas le Al ola" 


2 Mas Hamzah 
Tidak betul, mendoakan jenazah didalam sholat jenazah termasuk fardhu dan rukunnya sholat 
jenazah, ini sudah menjadi kesepakatan nas2nya imam syafi'i dan ashab. 


Dalil hadisnya antara lain : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 693 ) 


hadisnya Auf bin Malik radhiyallahu anhu : Rasulullah shollallohu “alaihi wasallam sholat terhadap 
jenazah kemudian aku hafal dari doanya : ' Ya Allah ampunilah dia, dan rahmatilah ia, dan berikan 
ia afiat, dan maafkan dia, mulyakan tempat tinggalnya, luaskan tempat masuknya, dan cucilah ia 
dengan air, salju,dan embun. dan bersihkan ia dari dosa sebagaimana terbersihkan kotoran putih 
dari noda. Dan gantikan kampung yang lebih baik dari kampungnya, keluarga yang lebih baik dari 
keluarganya. Masukkan ia ke dalam surga, dan lindungi dia dari fitnah kubur dan adzab neraka 
"(HR Muslim) 


Dari Abu Hurairah radhiyallaahu “anhu ia berkata : " Rasulullah shollallaahu alaihi wasallam jika 
sholat jenazah berdoa: Ya Allah, ampuni orang yang hidup di antara kami, orang yang meninggal, 
orang yang hadir, yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, laki, maupun perempuan. Ya Allah, 
siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dalam Islam. Barangsiapa yang Engkau 
wafatkan, wafatkanlah dalam keimanan. "(HR AhmAD, Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majaah, Al 
Hakim dan selain mereka. alhakim berkata bahwa ini hadis shoheh berdasarkan syarat Bukhori 
dan Muslim ). 


Dari watsilah bin al asgo' radhiyallohu anhu berkata :" Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
menyolati jenazhnya seorang muslim kemudian aku mendengar beliau berdoa :Ya Allah, 
sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam jaminan & perjanjian-Mu, maka jagalah ia dari fitnah 
kubur & siksa neraka. Engkau Maha menepati janji & Maha benar, ampuni & sayangilah ia. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang "(HR Abu Dawud dan Ibnu 
Majjah). Wallohu a'lam. 


- kitab majmu' (5/196 -197) : 


Ula gi lo SSlg Li yo LS)9 BUSI 2D MI LSI sleNl l de UlDNII Kei ai KK 
clenl psl 

ag Gale All adan WII Jas y 10 Y JB Slop Hgc yr (lgio) Cuslol 48 Wels3 Jus8NI (bol) 
Asx0 Rw99 « Uji p SIG dis Lclg aileg « dos)lo J ac all : Jaty 989 diler yo Lb il lc 
dols yo Lues Il dug mall 40 yAKNI gili Ci laS Ulas 0 Gis « d-allg Alllg elok aluelg « 
JB WI Ole 09 « aill Ulic yo p5c19 Binll Aksal3 « 4593 yo Ly bag59 « dal yo Lu lg : 
uu 5139 « 4120 99 pl 095 ( plug le dl aduo dl Jgws» ecu Call 5 Ul ysSI ul Lai ia 
JB aus WII LS) H25D Loud Luas (Lelo) . doloi 559 " all Ulacg ui And Bg " Jd dlg, & 
(US3 . byuS9 U u2n09 « Lisog Lan pas! all : JBS H5U5 ole mkug Ole AU alm WII Jom, lan 
sos lg) 4 « uludl ade 28338 Lio Gigi y09 « SWA ole An Lio diysl Yo aelll « luileg Ladlug blus 
Aug S Bal bi ale abu gd : SJ JB. Ad ucg SIS ala uylg Sa0Jillg ala gag Jus 3 « 
dag) ya SS" MMI lc BB" 9" y jludl dc US" Jgls ul dala) 59 « AD JISI dlg, Jaa Isag9 
Spy Sig « laga plus Bah "ALAN sale gi "9" Ada sale Un" UAgoll 99 BB9g Legal . 
dio Ang plg ale Al slang ye dpl ye Kla Asa yul ul dal33 yo Leul Soil Ola 2g « 
d7 9Siall dlg Jl Hd odHg . Bog5d gal olg, Lo « Bali gal dalgo yo lad m9 wigallg Jus Ly Soal olgy3 
band sae Agll blg) anal : Jai Al don) Sol Gsaw : Sioyill JB. A03 Booliulg JSI 53 
0539 ella yg Hge Cr WI 9 segi gal ! Sob JB3 : JB dal uc las! dal9,, Ling 

93 Bob gula detil Band yul Cap 1 JB ul lil ana, SU yo Siosill oC wigull KS53 . |xoio 
cc dl 93) gim Gp lily Lyra ( lping ) dllo v4 99 Luas Labll 8 lo Ruolg lasis0 2g Ubll Ika 
9 YA 3 UNO jl all : Jas diramd Kaokwoll yo Jap ac plug Uc All so All Jaw, lo ) JB 
osadll dil « dns slg dl 5424, sanllg cg Jal cilg «JW Segi And ai Jl33 J3 slind 
dslo yag dab ul olg, all . 

Sal. lan cal al kes aa alas Las ll se ae AA 2 asbrwal cusa (Leis5 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 694 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


og, (Uya selena lis | iv deg How alel Kulo « le595 Ema Cailg «dlu Lead lg « kia 
@d dy lal Cus NI yo dala3 dng « Sgld gal . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/976487099040765/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/978198368869638 


4332. HADITS TENTANG YANG DIKHAWATIRKAN 
ROSULULLOH SAW 
PERTANYAAN : 


2 Hardi Wijaya 

Assalamu alaikum, semoga rahmat Alloh tetap tercurahkan pada kita semua wa bilkhusus para 
habaib ,kiyai dan ustad Aamiiin. . . saya mau tanya : apakah hadist ini hanya berlaku pada para 
sahabat Nabi Muhammad / kaum muslimiin di masa itu atau berlaku selamanya .. . mohon kasih 
teks arabnya hadist ini : Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku mendahului kalian 
ke telaga.Lebar telaga itu sejauh antara Ailah ke Juhfah. Aku tidak khawatir bahwa kalian akan 
kembali musyrik sepeninggalku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. 
Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya kemudian berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian 
musnah seperti kemusnahan umat sebelum kalian”. (HR Muslim4249). Makasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb. Hadits tsb berlaku utk ummat nabi selamanya. Dari ugbah bin amir : 


sil JB l32Nlg SLSSU ES3dS Jalal 315 5 ISI GdiS ae alg ale Al ol All Iga) ala JB 
ana Ol gan bot Ale adl Sa pl KE AN AI Gp R02 Up ye ole KEP 


PA AAA 


Rasululloh shollallohu “alaihi wasallam pernah bersabda mengenai para korban perang Uhud. 
Beliau naik ke mimbar seolah-olah memberi amanat kepada yang masih hidup dan yang telah 
syahid. Sabda beliau : " Aku mendahului kalian ke telaga. Lebar telaga itu sejauh antara Ailah ke 
Juhfah. Aku tidak khawatir bahwa kalian akan kembali musyrik sepeninggalku. Tetapi yang aku 
takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya 
kemudian berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian musnah seperti kemusnahan umat sebelum 
kalian." 

Kata “Ugbah: Itulah yang terakhir kali aku melihat Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berpidato 
di mimbar. 

Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 


giilis Unbel 8 ails GA on233 OI Ar M3 xc Nala SL bug bil b33 HI 
Bls siSJ3 Say 195 —ius Ul Sule Cbesi Ls A3 ia v65NI ulas 3 y6)3 dl 53 
En el Ae 


"Sesungguhnya aku mendahului kamu semua, dan aku bersaksi atas kamu semua, dan 
sesungguhnya demi Allah, aku benar-benar melihat Hawd-ku (kolam di Syurga) sekarang ini, dan 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 695 ) 


sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci khazanah bumi atau kunci-kunci bumi, dan aku 
demi Allah sesungguhnya tidak takut kamu berlaku syirik selepas (wafat) ku, akan tetapi aku takut 
atas kamu bahawa kamu berlumba-lumba padanya (mengejar keduniaan)." (HR Muslim ). 


- kitab syarah nawawi ala muslim : 


CAN il ella Wol Ul SNI oli UI £ aluag Ule All Knlan Al Iga Cl 5220 yaa! Id yg « 
el JS 289 389 « asikasn seat Ia Ud A53 alas sii N Lailg « sl$ 889 »8g . 


Dalam hadis ini terdapat mu'jizat Rasululloh shollallohu alaihi wasallam karena maknanya adalah 
pemberitahuan bahwa sesungguhnya ummat beliau akan memiliki kunci2 khazanah bumi dan hal 
itu telah terjadi, dan bahwa sesungguhnya ummat beliau tdk akan murtad secara massal dan Allah 
ta'ala telah menjaganya dari hal itu, dan sesungguhnya ummat beliau akan berlomba lomba dalam 
mengejar dunia. Dan semua itu telah terjadi. (maksudnya, di zaman imam nawawi semua itu telah 
terjadi). Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/980677685288373/ 
www.fb.com/notes/980901555265986/ 


4363. HADITS TABARRUK DENGAN MEMINUM DARAH 
NABI SAW 
PERTANYAAN : 


2 Fatin Shidgia Lubis 
Assalamualaikum Wr Wb. Apakah benar ada hadist tentang sahabat nabi yang meminum darah 
nabi di waktu nabi terluka ?. Syukron 


JAWABAN : 


2 Boedak Diajar Al Asfany 

Wa'alaikum salam wr.wb. Malik bin Sinan (ayah Abu Said Al-Khudri) dalam Perang Uhud telah 
menelan darah Rasulullah SAW yang keluar dari luka di pipi beliau. (Shafiyurrahman Al- 
Mubaraktfuri,Ar-Rahigul Makhtum, hal. 219: Gadhi Iyadh,Asy-Syifa bi-Ta'rif HugugAl-Mushthafa, 
hal. 40). Al-Mubarakfuri menuliskan bahwa : 


ci plug Ale Al ola Gi29 yo pall ya das yul 9 li 44 Elo y20l9 
sll is ol lol yo) Halus ale ll aa ml JS dil saat Ai camol Y allg "J3 (a50) :JB coli 
Dag J8 “(1S oli as dindl Jal yo Ja. 


“Malik bin Sinan ayah Abu Said Al-Khudri telah menyedot darah dari pipi Rasulullah SAW sampai 
menelannya. Nabi SAW bersabda, “Ludahkanlah itu!” Malik bin Sinan menjawab,”Demi Allah, aku 
tidak akan meludahkannya.” Kemudian dia berbalik dan berperang. Berkatalah Nabi 
SAW,”Barangsiapa ingin melihat seseorang dari penduduk surga, hendaklah ia melihat orang ini,” 
Malik bin Sinan kemudian mati syahid”. (Shafiyurrahman Al-Mubaraktfuri,Ar-Rahigul Makhtum, hal. 
219). 


Kekhususan Nabi SAW bahwa kotoran dan darah Nabi itu suci, berkata An nawawi dalam majmu 
syarah muhadzab 1/233 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 696 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


all dub Li uls v9 all Ular (skug deg Al plo)AUl Jom, Jo09 pd otaku JB yo Jail 

Sia 3 (alwg WlS9 lia) dg cai Bol lg , dule Sy A9 A0” La yig (alug Uleg AJI pln)anan 
DAD ya AS GD" "J9 sub , dl ala aaao Jalla C5 (1 Goal yul Cura9 . kale." 
Lol JSI JI alis NI 89 HIS el 9" 


Ulama yang menilai kesucian air seni dan darah Nabi Saw menggunakan dua hadits yang telah 
dikenal sebagai dalil. Yaitu hadits : Sesungguhnya Abu Thaibah seorang tukang bekam 
membekam Nabi Saw dan meminum darahnya sedang beliau tidak mengingkari tindakan Abu 
Thaibah ini: 


Dan hadits : Sesungguhnya seorang perempuan meminum air seni beliau dan beliau tidak 
mengingkarinya. Status hadits Abu Thaibah itu lemah sedang hadits perempuan yang meminum 
air seni beliau itu shahih yang diriwayatkan oleh Al Daruguthni. Al-Daruguthni berkata, “Hadits 
tentang perempuan yang minum air seni Nabi ini statusnya hasan shahih. Dan hal ini secara 
analogi cukup dijadikan sebagai argumen akan kesucian segala sesuatu yang dikeluarkan oleh 
tubuh Nabi 


2 Muhib Salaf Soleh 

Edisi tabarukan. Jika rasulullah saw berwudhu maka diriwayatkan para sahabat berebut untuk 
mengambil air bekas wudhunya karena bertabaruk dengan beliau. Bahkan ummu aiman pernah 
meminum air seninya rasulullah, Abu toibah pernah meminum darahnya rasulullah, begitu juga 
abdullah bin zubair juga pernah meminum darahnya rasulullah Saw. Sehngga segala sesuatu 
yang keluar dari rasulullah hukumnya suci berdasarkan pendapat yang mu'tamad dengan dalil- 
dalil seperti pengalaman para sahabat di atas. 


Ketika abdullah bin zubair masih kecil beliau diperintah oleh rasulullah untuk menguburkan 
darahnya sehabis berbekam, lalu bukannya menguburkannya akan tetapi beliau abdullah bin 
zubair bahkan meminumnya. Kemudian setelah mengetahui akan hal tsb rasulullah beesabda 
padanya : Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku tidak akan tersentuh oleh api 
neraka. 


TOV pl asgjl e mal. 

Lao SL elo G3 lu VKA3 all peda ol Al gu Falomall ya LeAg3 BI aku 3 Ale Al ska ws 
Al yan 9 pgolucsl Lag ISIS VI Holi lu aule All dls pit  IgilS 9 palu 9 ale Gill aka oeluacl 
dis dls JII LS) JI ey WIL uc IKS 9 don pall dub gal 9 gu pul 


NM wlasaU 

JS al 9 Ale WI lo gg Ly ain din S ll ud daisall ade Hal aku 9 le Al aluo LS 
om oal ES Sio Je3 9 alus 9 Ule AI ola A0 UH Lulo LI Saka sib3 Ill a55n0 eliby JI ab Ul 
alus 9 Ale AU lo gl J8 id Uda Giolss md al 9 le Al Kolao yuill olacl Lab ANE 3D 3 : 
Jelail 3 . OI anuoi ad Kx05 A0” lal yo 


? Mas Hamzah 
Dinukil dari terjemah kitab mafahim sayyid Muhammad : 


TABARRUK DENGAN DARAH NABI SAW 


Hadits Abdullah ibnu Zubair RA :Dari “Amir ibnu Abdullah ibn Zubair bahwa ayahnya menceritakan 
kepadanya bahwa ia datang kepada Nabi SAW pada saat beliau sedang melakukan bekam. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Setelah Nabi selesai berbekam beliau berkata : 


235 la, id al dl Jie Al gw 08 51 la sal Ig N Cu SAB all Igo m3 | lil mel 
Sai yi dll? JB, yalill yg situ Ol Cuale Yo al 9d Ailas : JBS All sio lo! dil uc : JB 
said sore Irogselis walill Jig 5 All cina eloaleag-ales All al JS ,. pi" Jl3 


“Wahai Abdullah, pergilah dan tumpahkanlah darah ini di tempat yang tidak diketahui orang.” 
Ketika Abdullah keluar meninggalkan Rasulullah ia mendekati darah tersebut dan meminumnya. 
Ketika ia kembali, Nabi bertanya, “Apa yang kamu lakukan terhadap darah?”Saya letakkan darah 
tersebut dalam tempat paling tersembunyi yang saya tahu bahwa tempat itu tersembunyi dari 
manusia,” jawab Abdullah ibnu Zubair.“Paling engkau meminumnya.“Benar.“Celakalah manusia 
karena kamu dan celakalah kamu karena mereka,” kata Nabi. 


nu 


Berkata Abu Musa : Berkata Abu @asim : Orang-orang menganggap bahwa kekuatan yang dimiliki 
Abdullah ibnu Zubair adalah akibat meminum darah Nabi SAW. (Al Ishabah vol. II hlm. 310). Al 
Hakim meriwayatkan pada vol. III him 554 dan Thabarani semisal hadits dari Abdullah ibnu Abbas 
di atas. Al Haitsami berkata dalam vol. VIII hlm. 270 : Hadits di atas diriwayatkan oleh Al 
Thabarani dan Al Bazzar dengan singkat.Para perawi Al Bazzar adalah para perawi yang sesuai 
dengan keiteria hadits shahih kecuali Hunaid ibnu Al @asim yang nota bene tsigah (kredibel). Ibnu 
'Asakir juga meriwayatkan semisal hadits riwayat Ahmad sebagaimana dijelaskan dalam Al Kanzu 
vol. VII hlm. 57 besertaan dengan menyebut ucapan Abu “Ashim. Dalam sebuah riwayat 
disebutkan : Berkata Abu Salamah : “Para sahabat menilai bahwa kekuatan yang dimiliki Abdullah 
ibnu Al Zubair berasal dari kekuatan darah Rasulullah SAW.Dalam versi Abu Nu'aim dalam 
Hilyatul Auliyaa' vol. | him. 33 dari Kaisan maula Abdullah ibnu Al Zubair RA berkata : 


lo Liiy Cmalo A20 san al All Su IS alus Ale ll cadas All Iga IE die Al 12) laku JS 
JES AI Isaob IIS lo : laku JB, asi : JBS ae 1 JJB AU Jom ade dil uc Ja, Lp: 
sai JBS ayah 1 JB, Gl ly Sillg 2 Jb : laku JB, li lo Geyey oolho alus tube: 
Jas 1 JB3 , smsll cal va ale tag Cu A3 , a33 9 All Uguay ad OS Ul cam : JBS Al: JB 

mal aa NI all kelas Malas call olga salsa. 


“Salman masuk menemui Rasulullah SAW. Kebetulan ada Abdullah ibnu Al Zubair yang 
membawa sebuah baskom dan sedang meminum isinya. Abdullah lalu masuk menemui beliau. 
“Sudah selesai ?” tanya beliau.“Sudah,” jawab Abdullah.“Apa itu ?, wahai Rasulullah !” tanya 
Salman.“Saya berikan kepada Abdullah wadah yang berisi bekas darah bekamku untuk dibuang 
isinya, “ jawab Nabi.“Demi Dzat yang mengutusmu dengan hag, ia telah meminumnya, “ lanjut 
Salman. Nabi pun bertanya kepada Abdullah, “Apa kamu meminumnya ?” “Benar,” jawab 
Abdullah.“Mengapa.“Saya ingin darah Rasulullah ada dalam perutku.”Nabi lalu bangkit berdiri dan 
mengusap kepala Abdullah dengan tangan beliau dan berkata, “Celakalah manusia karena kamu 
dan celakalah kamu karena mereka. Neraka tidak akan menyentuhmu kecuali sumpah" 


Ibnu “Asakir meriwayatkan dari Salman semisal hadits ini dengan singkat dan para perawinya 
adalah para perawi yang kredibel. ( tsigaat ). Demikian dalam Al Kanzu VII hlm. 56. Al Daruguthni 
dalam Sunannya meriwayatkan hadit semisal. Dalam sebuah riwayat : Bahwa Abdullah ibnu Al 
Zubair ketika meminum darah Rasulullah ditanya oleh Nabi SAW,“Apa yang mendorongmu 
melakukan hal ini ?“Saya yakin bahwa darahmu tidak akan terkena api neraka Jahannam maka 
karena alasan inilah aku meminumnya,” jawab Abdullah.“Celakalah kamu karena manusia,” ujar 
Nabi SAW. Versi Al Thabarani dari haditsnya Asmaa' binti Abi Bakr semisal hadits di atas dan di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(698 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalamnya berisi sbb : “Api neraka tidak akan menyentuhmu.” 


Dalam Kitabu Al Jauhari Al Maknuni fi Dzikri Al Gabaaili wa Al Buthuni sbb :“Ketika Abdullah 
minum darah Nabi SAW maka mulutnya menebarkan bau harum misik dan bau ini tidak pernah 
hilang dari mulutnya sampai ia disalib.” (Al Mawaahib karya Al Hafidh Al Gasthalani). 


HADITS DARI SUFAINAH MAULA NABI SAW 
Al Thabarani meriwayatkan dari Safinah RA, ia berkata : 


Si in yi CSS , alllg saldo Olga 0 M3 HI Id Sa: JB ai alug le Ml alao will anis 
(08 slab Jl) : 2808 2 soul JB) . das d es US 

“Nabi SAW melakukan bekam lalu beliau berkata, “Ambillah darah ini lalu kuburlah agar tidak 
diminum oleh binatang, burung dan manusia.”Saya kemudian bersembunyi dan meminum darah 


itu. Selanjutnya hal ini saya sampaikan kepada beliau dan beliau tertawa. Kata Al Haitsami dalam 
vol. VIII him. 280 : “Para perawi hadits riwayat Al Thabarani itu kuat.” 


HADITS MALIK IBNU SINAN RA 


Dalam Sunan Sa'id ibnu Manshur dari jalur “Amr ibnu Al Sa'ib bahwasanya sampai kepada “Amr 
bahwa Malik ibnu Sinan ayah dari Abu Sa'id Al KhudIri ketika Rasulullah terluka pada wajah beliau 
yang mulia dalam perang Uhud maka Malik menghisap luka Nabi sampai luka tersebut bersih dari 
darah dan tampak daerah yang terluka setelah dihisap berwarna putih. “Muntahkan darah itu ! 
perintah Nabi kepadanya. “Saya tidak akan memuntahkannya selamanya,” jawabnya lalu ia pun 
menelan darah yang dihisapnya. 


Jab agus Id Jl said Wall Jal yo J5 cdi yak Ul sll yo 


“Barangsiapa yang ingin melihat lelaki penghuni surga maka lihatlah kepadanya,” kata 
Nabi.Akhirnya Malik mati syahid dalam medan perang Uhud. 


Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al Thabarani yang di dalamnya tercantum : Nabi SAW 
bersabda : 


Bin) doi X do3 yxo9 all 50 


“Siapa yang mencapur darahnya dengan darahku, ia tidak akan terkena api neraka.” Kata Al 
Haitsami, “Dalam isnad hadits ini saya tidak melihat perawi yang disepakati dla'if. 


Sa'id ibnu Manshur juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : 
oli 3 Slo oll bid A0” 00 JK Ja SI bi ul Oo yo 


“Siapa yang merasa senang melihat lelaki yang mencampur darahku dengan darahnya maka 
hendaklah melihat Malik ibnu Sinan.” 


TUKANG BEKAM LAIN YANG MEMINUM DARAH NABI SAW 


Dalam Al Dlu'afaa' Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu “Abbas, ia berkata,“Seorang 
budak milik sebagian suku @urays membekam Nabi SAW. Setelah selesai dari membekam ia 
mengambil darah dan pergi membawanya menuju belakang tembok. Ia menoleh ke kanan dan ke 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 699 ) 


kiri dan ia tidak melihat siapapun. Lalu ia meminum darah Nabi sampai tuntas lalu datang kepada 
Nabi. Beliau memandang wajah budak itu dan bertanya, “Celaka kamu, apa yang kamu lakukan 
terhadap darah ? 

"Saya sembunyikan di belakang tembok,” jawab budak. 

“Di mana kamu menyembunyikan darah ?” tanya Nabi lagi. 

“Wahai Rasulullah !, saya tahan darahmu dari saya tumpahkan ke tanah. Darah itu ada dalam 
perutku,” jawab sang budak. 

“Pergilah !, engkau telah melindungi dirimu dari api neraka,” kata Nabi. 

( Disebutkan oleh Al @asthalani dalam Al Mawaahib Al Laadunniyyah ) 


2 Ghufron Bkl 
Di jelaskan di kitab Al-Ugud ad-diroyah fi tangih al-fatawa al-hamidiah (hanafi), karangan ibnu 
Abidin Muhammad Amin bin Umar, juz 7 halaman 423 : 


Hall S3 gal al ON Aninall 383 02163 Saga 4 233 3 Bal Ala SWA ala dl 
dll 3 Sio 23 gal JB3 sub S3 ella SU ab J JB alas le Al ala Up Cg 
All oo gaill olbel yo AE 383 sy Gl slb Jia Je3 @ ds dub Ll 59 Sal Alus ale Al sko 

d3 ( JUI dai AJ 03 405 JS Go j alus Gile Al ado uli d JBS Hy Gitu) ola F5 Alus dil 
HA Ai 93 gun de Beslill Kasig V3 d5599 Suntall CnSll LL 93 9530 Um 
ge HS JI Jo wali Aikullg Ball dal Las Ul Ci C153 Gile gasalE ElSs Alisll3 , ASI 
JII Ola 4 S3 GS UI JKN Ai dll ails Jual € AI Gp Ka 98 Haa bsa aa Lg 91. 

Tel deg la Abg... 


Karena kotoran-kotoran beliau alaihi salallam itu suci sebagaimana di pertegas oleh Baghowi dan 
selainnya, pendapat ini lah yang mu'tamad, karena Ummu Ayman Barokah Al-Habasyiah 
meminum air kencing beliau shallahualaih wasallam, kemudian beliau bersabda: perutmu tidak 
akan masuk neraka, Darugutni menshohihkan (hadits ini). 


Abu Ja'far At-Tirmidzi berpendapat : Darah Nabi shallahaualaih wasallam itu suci, karena Aba 
Atiyah meminumnya, hal ini diperbuat pula oleh ibnu Zubair dikala kecilnya, yang mana Nabi 
memberinya darah bekam agar ia memendamnya, kemudian ia malah meminumnya, maka nabi 
bersabda kepadanya : Barang siapa yang darahnya tercampur oleh darahku maka ia tidak akan 
masuk neraka, hadits-hadits ini disebutkan di kitab-kitab hadits yang shohih, begitu pula di sebut 
oleh Ahli Figih kita, kemudian di ikuti oleh ulama syafi'iah, seperti Syarbani di dalam kitab Al- 
Ghoyah, dan juga Ahli Figih Malikiah, dan Hanabilah, maka perkara ini seperti ijma (disepakati 
para ulama). 


Ketika ditetapkan bahwa kotoran-kotoran beliau menyelamatkan dari api neraka, bagaimana 
dengan yang dipelihara dari darahnya dan dagingnya, dan di pelihara di dalam perutnya, siapa 
yang asal penciptaannya yang mulia dari dirinya yang masuk neraka!? ini berdasarkan catatan- 
catatan terulis, Allah yang Maha Suci yang Maha mengetahui. 


Dijelaskan di kitab fatawa al-azhar, juz 10 halaman 344 : 


yi pgn209 4 plg le AU slow yo dolaall A3 Ui lu LAM Ul sd blg), Hae sa 
dong Ugy dab dc Jp Cup 0x Kg : V93 "285 s0 1g" idlbowil) dalil dl gol Hd sb. Joy 


Ul ardsozall send log aleky JB yo Jittulg " Laga 2d 98 Sogill JB « alus le All lo 
alm g ale WII lo Ig KU All Ul9 « ul Su ala A00 U yig plug Gale All oluD dna pls dub 


IM MS D: J8 sil II lg, Kuno Jadi H3 Cud2g « SUS Sab soul Cus g « kode Su A3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(700 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sesigall Sala b5 la las daa ul J9: 


Banyak riwayat menyebutkan bahwa sebagian Shohabat meminum darah bekam dari Nabi 
shallualaih wasallam, sebagian mereka meminum air kencing beliau, di jelaskan di kitab Al- 
Mawahib Al-Laduniah karangan @ostolani, juz 1 halaman 285: pernyataannya: 


Dari hadits-hadits ini terdapat bukti kesucian air kencing dan darah beliau Shallahualaih wasallam, 
Nawawi berpendapat di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab: ulama yang berpendapat kesucian 
darah dan air kencing Nabi berdalil dengan dua hadits yang ma'ruf, bahwa Aba Toyyibah tukang 
bekam membekam Rasulullah shallahualaihwasallam dan dia meminum darah beliau, dan beliau 
tidak mengingkarinya, dan seorang wanita meminum air kencing beliau shallahualaih wasallam, 
kemudian beliau tidak mengingkarinya, dan hadits Abu Toyyibah dhoif kedudukannya, sedangkan 
hadits air kencing shohih di riwayatkan Darogutni, dan ia berpendapat: hadits itu shohih, di 
katakan: hadits itu dhoif sebagiamana di kitab syarah al-Mawahib karangan Zargoni. 


Dijelaskan di kitab al-Fatawa al-figiah al-kubro karangan ibnu Hajar Al-Haitami, juz 4, halaman 117 


asia JB A31 s0 gl kol Jp el 5S ian Ai yo Eta Gal Ui Jah 0 Sel lag Jitu 
ag Ale Alun gp Lai Ul al Gil £X plg Ale AU ola dip d gi313 Kol JI JB Ul Kai 
ala dll aka SLS bla Latul Uo yi Sie SUKA Jl abadi 833 siku JI ab J gal al Lao 

Jel all $ el SI alus Oo Ol3 alwg 


Dan dimintai fatwa mengenai kebiasaan ucapan seseorang sihhatan atau sejenisnya setelah 
selesai minum, apakah perkara ini memiliki dalil atau perbuatan bid'ah?, kemudian beliau 
menjawab dengan fatwanya: mungkin bisa di katakan perkara ini memiliki dalil, dalil itu berupa 
sabda beliau shallahualaih wasallam kepada Ummu Ayman ketika meminum air kencing beliau 
shallahualaih wasallam : sihhatan wahai Ummu Ayman, dirimu tidak akan masuk kedalam neraka, 
dan segi Giasnya, bahwa yang di pilih menurut kebanyakan Imam-imam kita adalah kesucian 
kotoran-kotoran beliau shallahualaih wasallam, dan air kencing adalah obat dari segala penyakit. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/986637864692355/ 


4378. KITAB YANG MEMBAHAS RIJALUL HADITS 
PERTANYAAN : 


2 Amucir Al-Jaelani 
Assalamu'alaikum wr wb. Maaf mau nanya nama kitab yang menceritakan tentang biografi sanad 
hadis itu apa ya nama kitabnya? terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam wr wb. Kitab kitab yang membahas ihwal para rizalul hadits di antaranya : 
Kitab yang dikhususkan membahas para rizalul hadits yang dhoif 

1. Kitab ad duafa karangan imam bukhori 

2. Kitab ad duafa karangan imam nasai 

3. Kitab ad duafa karangan al ugoilli 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


4. Kitab al kamil karangan ibnu adi 

5. Kitab ad duafa karangan imam darogutni 
6. Kitab ad duafa karangan imam hakim 

7. Mizanul i'tidal karangan imam adz dzahabi 
8. Lisanul mizan karangan imam ibnu hajar 


Kitab yang dikhususkan hanya membahas para rizalul hadits yang tsigoh (terpecaya). 
1. Kitab ast tsigoh karangan imam ibnu hibban 
2. Kitab " yang membahas para rizalul hadits yang tidak tercantum dalam kutubus sittah 
karangan imam zainudin gosim bin gotlubugo 
3. Kitab ats tsigoh karangan imam kholil bin syahin 
4. Kitab ats tsigoh karangan imam al ijli 


Kitab yang mencampurkan keduanya (rizalul doif dan tsigoh) 
1. Kitab tarikh bukhori 
2. Kitab tarikh imam ibnu khutsaimah 
3. Kitab jarh wa ta'dil karangan imam ibnu hatim 


Kitab yang hanya membahas rizalul hadits yang tercantum dalam kutubus sittah 
1. Al kamal karangan imam abdul goni al magdisi 
2. Tahdzib karangan imam ibnu hajar 
3. Tagrib karangan imam ibnu hajar 
4. Kitab al khulasoh karangan imam khozroji 


VE yo vial Jaio 

Perlill S3 Wd”j3l lo Lio 

elsa 9 SC C4 JelSIN 9 sndiial) elisAll 9 wiluill kesal ULS 9 Kal slim All OLS Jio 
ana ana Anas ee oa au ea alas Saba Il 
dll II JB, yo 43. 

T.Okuk s3 ls Lio 3: 

us dls wb 9 Leg ll v1 m3 sad 1 Ti SI 5 RE dd Yao UI 9 Us LX Uk Jio 
abal Sl 9 sudu. 

0 lagiy 200 lo lain 9: 

Tb yul 3 Jssll 9 AJI DUS 9 dai yul ul RM 9 SOLUI HLLS. 

&. bad diwdl SSI Jl J5 SI Lo Lgio 9 : 

dd gaul aa UIN Anji 9 J2 Ui AyAgi 9 Sal) Audgi 9 swatoll sudi! mel JSI : Jio 
del ll 9 anis, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/989283877761087 


4402. KUMPULAN HADITS-HADITS TARBAWI 
PERTANYAAN : 


2 Umawati Elmicha 
Assalamu'alaikum. Mohon yang paham hadits tarbawi tentang akuntabilitas pendidikan?, kaleh 
syarah hadits dan asbabul wurudnya. Suwun 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(702 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Neng Yasmin 
Wa'alaikum salam wr wb, berikut kumpulan hadis-hadis tarbawi : 


BAB | MANUSIA DAN POTENSI PENDIDIKANNYA 


ol Salon! ads Vg3 s3l32 K : xkug WE AU oli dil Iga) JB : JB die Al yua) Bd ul GE 
(alang Sal 0135) dina gl Mania gl Gld 9g3 


Dari Abu Hurairah R.A, la berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Setiap anak dilahirkan dalam 
keadaan suci, ayah dan ibunyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Bukhori 
dan Muslim). 


Kiri UB 1 Jl OS ole KSAJI Iggsl » alug le Al aka dll Jasa, JB: JB die dil 35 le CE 
(ASIN 2135) abasolg asluil 23 al Jb Y 199 all Jb 33 GI Alas OB Ulil B3 3 ag Jal 033 


Dari Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Didiklah anak-anak kalian dengan tiga 
macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-@ur'an, karena 
sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Guran akan berada di bawah lindungan Allah, 
diwaktu tidak ada lindungan selain lindungan-Nya bersama para Nabi dan kekasihnya”. (H.R Ad- 
Dailami) 


BAB II LEGALITAS PENYELENGGARAAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN 


(dab 0155) Ali Uuols CG Ng Lag gl Linttan gI alis 3 le (alay le Al ako gili JG 
Telah bersabda Rasulullah SAW : "Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang 


belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau 
menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka. (H.R Baehagi). 


(Aung So 0155) alel dala lab Gag alel les 631 SSI G3 alel dilas WII SISI Gp" 
Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barang siApa yang 


menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya 
maka dengan ilmu”. (HR. Bukhori dan Muslim). 


2) Ml all Lo 3 dal Rai Jeli : aug de Ab cak dll Ig JB : JB die Al gus MS LE 
aball ) 


Dari Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Orang-orang yang berilmu kemudian dia 
memanfaatkan ilmu tersebut (bagi orang lain) akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah 
atau ahli ibadah. (H.R Ad-Dailami) 


3 SI ad Apit IS all j1 Aug ale All alis all Jala JG : JB TS Al 25) sale Gl US 
(SE 3155) ...... dell All si 


Dari Ibnu Abbas R.A Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang dikehendaki 


Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu 
dengan belajar”. (HR. Bukhori). 


035) Aole we Kg UI Jl V3 da3 ale Kg Ul JIE Rip I : alay ale Al aluo All Jata3 JB 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Sol saball) 
Rasulullah SAW bersabda : “Tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya 
dan tidak an sa orang yang | berilmu mendiamkan Jaa te San, 


a00 —— 


Ma Sa il Si AN BA oa Ae Aa Le Gee 
(Soda 531) Ikat 3 Igluas 


Dari Abdullah bin Amr bin Ash berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah tidak 
mengambil ilmu dengan mencabutnya dari manusia tetapi Allah mengambil ilmu dengan cara 
mengambil para ulama, sehingga jika Dia tidak meninggalkan seorang alim, maka orang-orang 
menjadikan pemimpin mereka orang-orang yang bodoh, lalu mereka ditanya maka mereka 
menjawab tanpa dengan ilmu, jadilah mereka sesat dan menyesatkan. (HR. Bukhori). 


Gas S6) Ws oi lal as Aa Oi Y IG fi sal Gp La 


Belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan 
pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. (HR. Abu Hasan) 


Ul GB wialll 33 alell Caloi : glaag Gile Al ac All Iga) JB : JO AE dll 33 yul ci 4 
(Sal 536 al a35) Callas las CLS, All KRS RS KISI Jl dalkap 3 alias LK de HA) 3 Ale 


Dari Ibnu Abbas R.A Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Carilah ilmu sekalipun di negeri 
Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. 
Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu 
karena ridho terhadap amal perbuatannya. (H.R Ibnu Abdul Barr) 


d3 asin Wb dlu Gg : Ig Alay ale All slko dl Jga3 Gtos: JB A6 All 9.55 2533 Yul 53 
Kya jadi Jl G3 Rio ly Ela, JW YisusI KAI Kill Il TSI dl Wb AI Jus lole 
SE la ole adl JAS dal ol all J6 3, es 9 UKS KS un 39 Ga3 Malas 
3 Sslb gal ol35) Jl 3 bay SSI ossI Ya3 Jells 3 lal , lol, 43 15 Was Isi Ad ii G3 slaloll 5 | 

So) 


Dari Abu Darda' R.A, beliau berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa 
yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan menuju 
surga, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu yang ridho 
terhadap apa yang ia kerjakan, dan sesungguhnya orang yang alim dimintakan ampunan oleh 
orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi hingga ikan-ikan yang ada di 
air, dan keutamaan yang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh 
bintang, dan sesungguhnya ulama' adalah pewaris para Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak 
mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, melainkan mewariskan ilmu, maka barang siapa 
yang mengabilnya maka hendaklah ia mengambil dengan bagian yang sempurna. (H.R Abu Daud 
dan Tirmidzi) 


YE155359 Gl 33 sie Iga : aka We al ol Ul Iga3 JB : JB dis AU 26) das yul Uluc :g 
(SJ 0135), Ul j0 d8sio 2 gnalo ISasio ME USS 403 : G3 Ag Jail yaal (ua 


Dari Abdullah bin Umar R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Sampaikanlah dariku 
walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang datang dari bani Israil dan tidak ada dosa, dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(704 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya 
di dalam neraka”. (HR. Bukhori) 


. BAB IIIKURIKULUM PENDIDIKAN 


Siji G3 1 Jas OS le KSYgI laga: alang le AU skuad Ja) JB : JB ME Al 355 He LE 
(ASI 0135) sikatolg ali Z5 ads Jb Y 197 All Jb Hd Gl das 38 Ulil 8153 3 Aly Jal 33 


Dari Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Didiklah anak-anak kalian dengan tiga 
macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-@ur'an, karena 
sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Guran akan berada di bawah lindungan Allah, 
diwaktu tidak ada lindungan selain lindungan-Nya bersama para Nabi dan kekasihnya”. (H.R Ad- 
Dailami). 


Ad9 Doll ASI 190 : ala WE Ul lo WI Jgta3 JB : JB 085 GE Adul GE Hum aya LE 
(535 gal 0135) gs kaall 98 Keiip 13853 9 sae lil Kep a19 Uli SI 


Dari Amr Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata : Raulullah SAW bersabda : 
“perintahkanlah anakmu untuk melakukan shalat, pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan 
pukullah mereka pada saat mereka berusia sepuluh tahun jika mereka meninggalkan shalat dan 
pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur.” (HR. Abu Dawud). 


(SL 8135) Uatay Tita 3 Ul DUS ISI IgLAS JJ laga Kuusi Ul lo saoal KB K3" 


Telah aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya 
maka tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu kitab Allah (Al-Guran) dan Sunnah Nabi- 
Nya.” (HR. Hakim). 


BAB IVTEORI PERENCANAAN PENDIDIKAN 


Up SEE BAN ad (KJ ain plug ale Ali alis dil Jaan SSI 1 JB lagig dll us) da6 wil UC 
Sati NG Casual ISI 3 alta Ssi NG Gktusl ISI Jgis logis AU yu35 3A6 il JS» Tut J6 jl 
(Sl Wan) Sbs SE Sea ala AAS 2053 elus 


Dari Ibnu Umar R.A ia berkata, Rasulullah SAW telah memegang pundakku, lalu beliau bersabda : 
“Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau (orang asing) atau orang yang sedang 
menempuh perjalanan. Ibnu Umar berkata: “Jika engakau diwaktu sore maka jangan menunggu 
sampai waktu pagi dan sebaliknya, jika engkau diwaktu pagi maka janganlah menunggu sampai 
diwaktu sore, dan gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk matimu”. 
(HR. Bukhori). 


JSI las alil Jeli lal : Ugig dkag le All alis dil Uda) Catat OS All 315) Cpuogall “sol JG 

al ba Li V5S0 CS Go9 Jgaa3 3 WI ol US Agu) 3 WI all i5S0 LB Ya3 Ssi bs 01 
(alang Sal 2135) Ml 555 Lo adl W5343 433 also 

Amirul mukminin Umar bin Khottob RA, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:” 
Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niatnya. Barang siapa yang berpijak hanya karena 


Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan yang diharapkan atau 
wanita yang ia nikahi, Maka hijrahnya itu menuju apa yang ia inginkan. (HR. Bukhori dan Muslim) 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Ioi 3 Egi UB sliSuog . 2lo5D JB SLlA . yo Ji Luas jiie| : Alay ale dl al dil Isu) JB 
iban Ji ak 3 elu JB IE 3 JAS JS" 


Manfaatkalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara : masa mudamu sebelum datang 
masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, 
masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. 


BAB V METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 


(elit II Jlstali Ling 6355 Ale: alay gile Al oko All Jaka, JB : JB AS All 255 ME Gl GE 
(asi 5 last ola) ) 1 Gaall3 Koiallg Jlla Juli : dl 4d 3 UB 


Dari Ibnu Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Ilmu itu laksana lemari (yang tertutup 
rapat), dan sebagai anak kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh karena itu, bertanyalah 
kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab akan diberi pahala empat macam, yaitu 
penanya, orang yang berilmu, pendengar dan orang yang mencintai mereka.” (Diriwayatkan oleh 
Abu Mu'aim). 


3 395 gal 0135) Jkwll Hi class lal : alug WE AU lo Ml Jaa) JB : JB ic Ul 3) 8 LS 
530 jl) 


Dari Jabir R.A, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :“Sesungguhnya obat kebodohan itu tak lain 
adalah bertanya.” (HR. Abu Daud). 


ale Al Sako All Jaa) Go GI ig 1S Agil alkag ale Al al Will UI Gp Wi GS Yo WAS 
(Seal 8135) Jasllg alell G0 08 99 Ls Igaley 685 SSI aa 9 SANG Dal he alus" 


Telah menceritakan kepada kami orang yang biasa mengajari kami, yakni dari kalangan sahabat 
Nabi SAW, bercerita kepada kami bahwa sesungguhnya mereka (para sahabat) pernah 
mempelajari sepuluh ayat (Al-@uran) dari Rasulullah SAW. Mereka tidak mempelajari sepuluh 
ayat yang lain sebelum mereka dapat mengetahui setiap ilmu yang terdapat dalam ayat-ayat 
tersebut dan mengamalkannya.” (HR. Ahmad) 


| oo Saudi SONGS KI : gitag All AI ko dll Iga JB : JB logis dil 35 386 cl dlila Gg 
(S8| 135) GS NI Uc 25 


Dari Abdillah bin Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Tulislah, demi Dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. (HR. Abu Daud) 


BAB VI ETIKA PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK 


Log OS3 193855 Ng 19305 Ig js Ng Iga 1 JB gkag AE AU alio Ml 58 ella ul il €E 
(Sobsall 013.) yul ale muddlg SS 


Dari Anas bin Malik R.A. dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : Permudahkanlah dan 
jangan kamu persulit, dan bergembiralah dan jangan bercerai berai, dan beliau suka pada yang 
ringan dan memudahkan manusia. (H.R Bukhori) 


3915 gl 155) sala Jia XI UT We: Alus AE Ai ok dl Jatas JB : JB AE dl 23 336 Dul CA 
Ola dil sela 9) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(706 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari Abu Hurairah R.A, la berkata: Rasulullah SAW bersabda : Sesungghnya aku bagimu adalah 
seperti orang tua kepada anaknya. 
(HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban). 


0135) dio ale 253) Iss $ Gatal Cat Y amy dilulS UK abg 5 BK: JB dll us) Wc uc 
II) 


Dari Ali R.A ia berkata : “Rasulullah SAW selalu memberikan kepada setiap orang yang hadir 
dihadapan beliau, hak-hak mereka (secara adil), sehingga diantara mereka tidak ada yang merasa 
paling diistimewakan.” (H.R Tirmidzi) 


sell ad SAS gl Ul 
Sesungguhnya Allah mencintai berlaku lemah lembut dalam segala sesuatu. 


(a25 3 335 31 0135) JII Go pbb dala A97 poll ar RD Aale ale C£ Jiv G3" 


Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui kemudian ia menyembunyikannya (tanpa 
menjawabnya), maka kelak ia dikendalikan di hari kiamat dengan kendali yang terbuat dari api 
neraka.” (H.R Abu Daud dan Tirmidzi). 


dal) Ialsig Ale Alas: Akug ale Al lo dll Jitu) JB 1 JB HE AU 33 Ob Hi Sat 3g 
(asi gal 0135) Vo Ugal Lal Igiso3i9 5B3l9 Hu 


Dari Umar Ibnul Khattab R.A beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Pelajarilah olehmu ilmu 
pengetahuan dan pelajarilah pengetahuan itu dengan tenang dan sopan, rendah hatilah kami 
kepada orang yang belajar kepadanya”. (H.R Abu Nu'aim) 


BAB VII KONSEP REWARD AND PUNISHMENT 


ab ll Tika G6 Jai D yak! Ou Gp WAK 3 All SG 3 all ME Catoy ag Ale Al ala All Jaa G6 
(Se3T a55) 2e02D 3 21E8 o At ogb ale 32K all Satu JB SS 3 RS" 


Pada suatu ketika Nabi membariskan Abdullah, Ubaidillah, dan anak-anak paman beliau, Al- 
Abbas. Kemudian, beliau berkata : “ Barang siapa yang terlebih dahulu sampai kepadaku, dia 
akan mendapatkan ini dan itu.” Lalu mereka berlomba-lomba untuk sampai kepada beliau. 
Kemudian mereka merebahkan diri di atas punggung dan dada beliau. Kemudian, beliau menciumi 
dan memberi penghargaan.” ( HR. Ahmad ) 


Ad9 Dual ASI la: ag ale AU soko all Jua) JB : JB 053 GS And US mi Upaya UE 
(535 al 0135 ) sekali 98 Ki 19853 3 AS sil Kep mi519 Unta El" 


Dari Amr Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata : Raulullah SAW bersabda : 
“perintahkanlah anakmu untuk melakukan shalat, pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan 
pukullah mereka pada saat mereka berusia sepuluh tahun jika mereka meninggalkan shalat dan 
pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur.” (HR. Abu Dawud) 


Casan3 jl Gd & 3 GS 3 Aug le Al ala ll Jaa Kila 253 : JB ae Al us) DID Ml UE 
Lis GB Op dl bai KI) Sala Iga Al ol ISgal Ulas JII AIR 30 G3 WS d3 433 JSI H5 
(305 2135) A8 132365 Il KE case II K3 38 13235 Gis 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Dari Abu Hurairah R.A, Ia berkata: “Suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami yang mana 
ketika itu kami berselisih mengenai persoalan gadar, maka beliau marah sampai-sampai muka 
beliau memerah seakan-akan buah delima dibelah dikedua pipi beliau, lalu beliau bersabda : 
“Apakah ini yang telah diperintahkan kepada kalian? Ataukah untuk urusan ini aku diutus kepada 
kalian? Sesungghnya orang-orang sebelum kalian rusak lantaran mereka berselisih dalam 
masalah ini. Aku mengharuskan kepada kalian untuk tidak berselisih dalam masalah ini. 


Sal Gis call 0 Cblas Tale LB Sal 


“Ampunilah, jika engkau memukulnya maka pukullah sesuai dengan kesalahannya tetapi 
hindarilah memukul muka”. 


BAB VIII ASPEK KEJIWAAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR 


dll adl A13 318 Sail Jaiall : plug Ale Al ko dll Iga JB 1 JB RE Al gu35 2158 Hal GE 
US X3 Sis ato Ola 0533 Yg dll  Egitul3 Skip lo ole yo5SI . 3 IK 93 Sinta ega Go 
(ks 0135) Usul Jag aki II UB Je alis log all 538 : JB 53 ISS 3 58 cakes cl 


Dari Abu Hurairah R.A berkata : Rasululullah SAW bersabda : “ Seorang mukmin yang kuat lebih 
baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dalam semua kebajikan. 
Perhatikanlah dengan senang atas apa yang memberikan manfaat kepadamu, dan mintalah 
pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah atau tidak berdaya, jika ada sesuatu yang 
menimpamu maka janganlah kamu mengatakan : “Jika seandainya aku melakukan seperti ini 
maka akan seperti itu, tetapi ucapkanlah : “Allah sudah menentukan, dan yang dikehendaki Allah 
jadilah maka terjadi dilakukan. Maka sesungguhnya kalimat “seandainya” adalah kalimat pembuka 
perbuatan setan”. (H.R Muslim). 


Ae 99 Gisogall 53 : Alta le All alko dll Jala JB: JB Ae Al 3 at Uy Ulas ul GE 
(Sal 035) sala sll A Don Jilu J asli ac Sis Is xml SiaS AgiBle 9 25959 


Dari Nu'man R.A, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Ciri-ciri orang mukmin dalam 
menyayangi, kecintaannya dan kasih sayangnya seperti anggota badan apabila salah satu 
anggota badannya merasa sakit maka anggota badan yang lainnya merasa gelisah dan cemas”. 
(H.R Bukhori). 


GP A9 . Ball jas Go US ade Lgi da3 : ag ale Al adas WI Jaa) JB : JG Sasuo up! UE 
(deal 8195) tadi alah 


Dari Ibni mas'ud R.A, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Hati manusia itu lebih telah 
diciptakan menurut fitrahnya, yaitu mencintai orang yang berbuat baik dan membenci orang yang 
berbuat jelek padanya. (H.R Al-Baihadi). 


dl ko Ab Jaka) Ol Sel Ol da8 NI KI 2531 Ul Gusiay ed KK 5S il : JB Sanu il GE 
(Rlug S5 135) Lala dell SKS AI 53 dh gall W3A1 G5 akug ale 


“Aku telah diberitahu (oleh Yazid bin Mu'awiyah) bahwa kalian telah menuggu. (Sebenarnya aku 
telah mengetahui kedatangan kalian), tidak ada yang menghalangiku untuk menemui kalian, 
kecuali karena aku khawatir kalian akan merasa bosan (belajar kepadaku). Karena sesungguhnya 
Rasulullah SAW sendiri selalu memilih waktu yang tepat dari hari-hari yang ada untuk 
menyampaikan pelajaran, lantaran khawatir kami akan merasa jenuh.” (HR. Bukhori dan Muslim). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(708 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BAB IXKONSEP EVALUASI DALAM PENDIDIKAN 


Ol JB Kiukil Igiaals ! glg Ale AI slto dl Ig) JB : JOS Al yu35 US Gl hat L 
BA 99 dadi Um G9 ole dalil 49 Old A37 Lila SNI sasa 13255 Tani 


Dari Umar Ibnul Khattab R.A beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Adakanlah perhitungan 
terhadap diri kalian sebelum kalian diperhitungkan”. 


BAB X KONSEP AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN 


58 Jail KK3 el KK JG plug die Ali slko Al Jgtus UI logis All a25 526 ul alis GS 
dlsallg Rei Ugiwo 909 dis Jdl ade gl) JSI Reie Igiuo gd9 El yaUll ale Sal 2038 guci, 
el) KIA NI ale Jgikuo 389 oriw Jlo ade gl) Mel3 Agic Jaiuo yag balgg 4595 Kw MC cl, 

(ale Gsio) aacl) US Joimo 3 SISoDari 


Abdillah bin Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Setiap kamu adalah pemimpin 
dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kepala negara yang memimpin 
manusia (masyarakat)nya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Suami itu 
pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka . 
Istri adalah pemimpin atas rumah tangga, suami dan anaknya, dan dia akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hamba sahaya adalah pemimpin atas harta 
tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta tuannya itu. Ketahuilah, setiap 
kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya. (Muttafagun “Alaih). Wallaahu a'lam bis shawaab. 
http://khairima.blogspot.com/2012/03/kumpulan-hadis-hadis-tarbawi.html 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/994063027283172/ 
www.fb.com/notes/997155033640638 


4403. HADITS BANYAK BICARANYA MAKA BANYAK 
SALAHNYA 
PERTANYAAN : 


? Bang Toyyib Aja 

Assalamu 'alaikum wr wb. Izin tanya pak yai..! Saya pernah dengar kalimat yang artinya kurang 
lebih seperti ini. Barang siapa banyak bicaranya maka banyak pula salahnya. Barang siapa 
banyak salahnya banyak pula dosanya. Barang siapa banyak dosanya maka neraka pantas 
baginya. (Mohon dikoreksi kalau salah). Pertanyaan: 

1. Apakah ini hadits? 

2. Kalau iya bagaimana kedudukannya? Terima kasih sebelumnya 


JAWABAN : 


» Fatih Elmufid 
Wa'alaikum salam wr.wb 


Te ag U, U5asl JB al X2 Eoa3l JB in USS JB ca3o US JB A33 H5 Jae sol KS 
diab YS WS 3S jon JG Hamdi gal 43 Hata GE Uli Yi Mlati CE syal yh Yale» 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


Ini di kitab zuhub ibnu mubarok 


oil LE (uk) (Wal JII Lil Agis LIS L23 Wgid VK Albi 8 La9 Abi 5K BN SS G9) 
yes. 


Ini versi fathul kabir ziyadah jamius shoghir, jg versi di ihya', di tanbihul ghofilin 


USS @L elu G09 sasil HS la 3S Ya3 Habia 3S MIS HK Ya Hai Ul ana) 5 Mall CuSll J3 


Di versi tanbihul ghofilin dikatakan itu goul hasan bashri 


og) 89 AS day yA al Cud3 yo Salall 9 pagi al an SI Unpad abi JS 0S JS yo Ca 
Ulas uy Jac ade 09390 Usil 93 nigullg JEDl 59, Mula w aib gl 


Di catatan kaki di bawah ihya 


? Neng Yasmin 

Wa'alaikum salam wr wb, afwan, mungkin ini sedikit membantulni perkataan yang dinisbatkan 
pada sahabat Umar bin Khoththob RA 

(atsar shohabat). 


galg su ubll « " U adal WB Gold V3 Y03 « did OB laku 3 03 « abi 58 AB 3S Lp 
dal 39 musi 


"Barangsiapa yang banyak perkataannya, nescaya banyaklah silapnya. Barangsiapa yang banyak 
silapnya, nescaya banyaklah dosanya. Dan barangsiapa yang banyak dosanya, nescaya neraka 
lebih utama baginya." Riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya' 

- Raudhotul Ugola Liibni Hibban : 


ubi JE Gg. Ras G3 3353 USS, Tisle Gil SS «gu USS So Lol a88 Y 9586 LSI 
0 Epi BS UE SS, SolkaiNI a80 Up jas LSI : JB ya WI MISI US «pln wi dll Lg 
sse JB: Je. ya 3 MISI 58 op Yi lb Hg. obi Je 3 gala d3 S3 USS dal 
509 « (a2)3 Jb o3US J3 J03 c d3US JS abis HS G3 « abi 3S WS 3 Up CSI GL" Uks y 
al Ol a33 J3". 


- Al magoshidu al hasanah fima isytaharo 'alal alsinah : 


UI gi WS Log « Ugid WS Abi JS Y09 « Altis HIS MIS JS Yo" » S3 (ps0 Ca) 
CAD YO 2449 £ yOC ul Cu Yo | AD 489 S Suall9 « dal 99 musi gag sul ball « " 4 sJgl 
ail Ulguall ls ladg aral ? 8 Kumll Ju3 « le3950 4 Jas val GC BL Ge GAS 4 JS yul yu wu 
Cah S3 JS yo isl V1 00 JB 1 JB SISA US old us lo de yo Blus « s3 yo yac US 
abu JS 0g 4 Albtiw JS MIS JS 0g «4 IC sii yo JSI yog « U Lsiiul R30 y09 « diud 
galalg gl : JB duglao Aga wo op gl IASG « WB wlo ac 9 Ji Yo «A39 Ji oil Ji yog « Us WS 
Jalal gi US 4 luia ul Yo 215 3D 0 ad9 S1 Jay Al Jlid «2 ie IgilS GlSIN  anllg ypisy - jim 
Sena Ole ba Km ga adam a WAN 


Kalam yang tidak ada manfaatnya, baik bagi agamanya ataupun dunianya 
- Jami'ul ulumi wal hikam : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(710 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


an era dl abadi de sasa KA ana ee 
dS9 Sio jill ol9) «uu Cyan 


? Mas Hamzah 

Itu adalah atsar dari umar riwayat al ugoili dari hadisnya ibnu umar secara marfu' dengan sanad 
yang dhoif. Wallaahu a'lam bis shawaab 

- kitab jami'ul ulum wal hikam (1/339) : 


LS dlisul C3 0 200 pl Luro yo ball as 59 


Sedangkan yang ada tambahannya : 
cwo gl Lu Sila SNI asalla Ul yoo US yo3 


Adalah hadits riwayat at tabrani dalam kitab al ausath dari ibnu umar,menurut al haitsami dalam 
hadis tsb banyak rowi yang lemah. 
- kitab majma' zawaid hadis no 18176 : 


WS Abi JS 09 Aas IS ADS JS go" 1 JB pg ale dl lu - yul ye « Jae yul ve3 
og). " cwo gl LS Jaa SAI poallg AUL yo US ve3 « Y dal JWI wu Yg LIS yog « Ygid 
19151 slisu2 A59 « bung 19 yul sebal 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/994985243857617/ 
www.fb.com/notes/997210763635065 


4415. RIWAYAT HADITS BIL MA'NA 
PERTANYAAN : 


2 Daun Khinanti 

Assalamu'alaikum. Kerancuan dalam "ulum alhadist" itu bahwa hadits bisa diriwayatkan bil 
makna.lalu yang buat kaidah bahwa hadits bisa diriwayatkan bil makna itu imam siapa ? Nuhun 
kang. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Hadits diriwayatkan bil makna itu ada syarat-syaratnya,dan tidak sembarangan 
orang boleh melakukannya. Bagi orang yang tidak pandai dan tidak mengetahui tentang lafadz- 
lafadz dan tujuan-tujuannya, tidak mengetahui hal-hal yang bisa merubah makna, tidak 
mengetahui ukuran ukuran perbedaan dalam lafadz ,maka tidak ada perbedaan pendapat ulama' 
tentang tidak bolehnya meriwayatkan hadis bil makna baginya.maka dia tidak boleh meriwayatkan 
hadits yang didengarnya kecuali atas lafadz yang didengarnya tanpa adanya perubahan.Tapi jika 
dia adalah seorang yang pandai dan mengetahui semua hal itu, dia tahu mana yang muhtamil dan 
ghoiru muhtamil, mana yang dhohir dan adhar, mana yang 'am dan a'am maka menurut imam 
syafi'i, imam malik, imam abu hanifah dan segolongan fukoha memperbolehkan periwayatan hadis 
bil makna baginya.Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa bagi orang yang pandai tadi 
tidak boleh kecuali hanya mengganti lafadz dengan lafadz yang serupa, misalnya gu'ud diganti 
julus, ilmu diganti ma'rifat, istito'ah diganti gudrot, dll.Namun periwayatan hadis bilmakna ini tidak 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 711 ) 


berlaku bagi hadits hadits yang telah terdokumentasikan dalam kitab, maka tidak boleh bagi 
siapapun merubah lafadznya dari tulisan yang ada di dalam kitab yang telah dikarang dan 
menetapkan penggantinya dengan lafadz lain yang semakna, karena periwayatan bil makna 
adalah rukhshoh/keringanan sebab sulitnya menghafal lafadz, dan hal ini terjadi pada hadits hadits 
yang telah tertulis di dalam kitab, lagi pula jika dia punya kuasa untuk merubah lafadz maka dia 
tidak punya kuasa untuk merubah kitab karangan orang lainnya. 

- Kitab 'Ulumul Hadits Ibnu Sholah (1/213-214) : 


lor byr « larmoliog BW Bole lala (Ky Al Udit w93 oliso le An0w lo dlgy LI IS) 3 ywolsl 
II amw lo So Yul leg cell ad 335 Xl IN YG, Lay Cg aolioy Luo « lesileo Jusy 
Ibsualg « Ciludl A8 ASI lan Ihg3 « dy Bole lale yS Il lol - yti sg 50 de0w SA ball ale 
alga yo deslog « aidboll As 0 921 Ag « MD JSI 07933 « J9ad219 « al ubylg « coal « 
Sojlel3 « ag le WU olao Al Jas y CMS HI mM AM Aing sd yucg « KAB yo yudsod2l3 
ON Fak Sl ball imo Sol al les oliiwng lay lallc LS ISI « guanll 93 el 333 : a33 - 0.1e 
sala sol 98 Isalg sumo Ugly Ig lo LuiS9 « cas Liallg « Aluall Jlgal agan Sl sa sh 
asi Yg “Lols al YSS Isa Ul ad» Ball 33 susall dc JS pelsao LN NI el log « dala bal, 
ab al Cui « Gina LaliS 0 sagu il any SA yag 4 WII Labu GiiouA3 lagi - ale log3 sal 
lake 9 gal 3 « BINI bus 93 ngale US lal 4 AS) y0 lg yAS) suall All UB « olinoy s1 Usul 
bas 3 ello ul WNI « LSI « Sb9NI Ugku Ade clara la 99590 sg sbg « Lusillg 2 ll yo « 
Sel all eye Haii susi Joy wal . 


- Kitab Al Mustashfa Imam Ghozali hal 134 : 


on Soil Abel lol « BNI dilsg Ulbsll Blgas Jalal ale Al Ja 9? isak Call Jl 
adlo5g dini gal 9 sllog sal CI) B0 ae Ylg ala « Pir MUSI 9 « Joisall C9 Jaizsall 
LS snimoll 193 Ang lag As 33 Los Jas lal NI 39509 ? da3 JB9 « Angd ISI duga ade atu ul elgiall 
Ailug pool Jalla mol Uu JL LoyAlg 8 adlh Ac lis A9 8 gol Alllg mala asal Jan 
dng9 loud D belas dng9 loud JJ laila . peda Jeli Ab Wales dll Goliy N lo doall adeg « A9 diy N lo 
peluh sal el aa j2 ole elosil Jl el Iga ade Jo. yo JBWI 49 Alis, Jlaiual gu 
c adal lesgluig Ledol 5 duo duos gn UG LL dam dual Jlaul 5s 156 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/9815200785374671 
www.fb.com/notes/1004388652917276 


4433. HADITS TIGA GOLONGAN YANG DI-AMINI 
MALAIKAT JIBRIL 
PERTANYAAN : 


2 Dukun AS 
Assalamu'alaikum. Maaf ini hadits maksudnya bagaimana ya???.... 


casgno Eli ll Iga) U J8 yaa cuol yaol JBS puioll 3012 mug le All ado il la 9 do153 cplg 
J8 Wlod Jl jago Abd UlA0) sgt Soal 0 J8 Ulil akadl Ade Jo un Ul JUS Kao! 40! yaol CA Mio 
caol JB dil pas ol J8 cola Lady A8 lada gl Agal dl al og cuol cl Luol JS all og jl 
san Cali8 Guo JB lil awali ul Jasad calo elile Juan alB ore 3 yog cwo! Gali 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(712 J PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Imam Al-Bukhori 

Wa'alaikum salam wr.wb. Di kala nabi naik mimbar maka beliau mengucapkan Amin sebanyak tiga 
kali.. kemudian sebagian sahabat bertanya kepada beliau "Ya rosulalloh kenapa disaat engkau 
naik mimbar mengucapkan amin sampai tiga kali" maka beliau menjawab Bahwa malaikat jibril 
mendatangiku kemudian berdoa " Barang siapa yang menjumpai bulan romadhon namun ia tidak 
memanfaatkannya untuk meminta ampun kepada Alloh maka mudah-mudahan ia mati dan masuk 
kedalam neraka dan dijauhi Alloh, ucapkanlah amin maka saya mengucapkan amin (kata beliau) 
.dan barang siapa masih bersama kedua orang tuanya atau salah satunya namun ia tidak berbuat 
baik padanya maka mudah-mudahan ia mati dan masuk dalam neraka dan dijauhi Alloh maka 
ucapkanlah amin, maka saya (kata beliau) mengucapkn amin. Dan barang siapa dikala disebut 
namamu kemudian ia tidak bersholawat padamu maka mudah-mudahan ia mati dan masuk 
kedalam neraka dan dijahui Alloh, ucapkanlah amin maka saya ucapkan amin kata beliau. 
Hikmahnya : berhati hatilah kita semua dengan tiga perkara tersebut karena malaikat jibril 
mendokannya masuk neraka dan jauh dari rahmat allah dan doa tersebut diamini oleh rosul ... 
tentunya sangat mustajab. Wallahu a'lam 


2 Rizalullah 
- Tarhib wa tarhib - Imam mundziri : 


k diinol o waal JIE paioll 3215 aku 3 Aadc: Al co dil Jaw ol as dil a35 Band al ye 
saia Jos 50 Jl golil dll Ande Jaya ul Jl as Gaal cal CAS saia 00 sil All Jaw, 

Jax8 Ula lap yu ab loaasl gl gal dal 09 wol cal caol Jigll ore Jl Jsn8 A sity AB LA) 
cal Luo Jigll paca Jl J8 cle3 sale Jay ab odic 2,53 Log ol CE Lol Ji All aal3 WI 

Jl Jaw» JB JB uc WI 12, D8 ul usg - 2596J Lal Hunnn HI uba wal don ul ol siuol 
amil ai ud, le Jay Jan Lil ae 29 de Juoy al die WS Jay Lil AE) aw 9 Ale Al ala 

usa Cu JlB3 Stondl Ola yr OkSny AB MSI Olgal anic dlasl Jay Lil atug satu ul J3 

oli2og caBll Asi gd yuLNI Gal JBg Llgag Ns LL gdg AL Gaal isl doaagall yag pu AE me 


J$ 
http://www.islamport.com/w/akh/Web/2812/652.htm 
- Al birr wa al shilah Li ibnil jauzi : 


sai Ubi JB. Sop3Sll a50 gal bil: JB, SIS GIWII 8 Ey Se50 bus 118 - 16 (2930 Can) 
Gi yak ls | ia Al sal Gp 
GB. yilal Ok2n Ge Sl dl Jaran GI Ji la . Ag Gal. PN Tele Fo PN esaAg 
Talas Ad ja Be kan) og ISI Gp: JI Lil Dl le aa Sl JB . gol. Gol . Gol « 
Ulas. dy ab lokasi gl «aga Soal ag : JB. aol : Uli . Guo : Ji ALI sad JI TES 
JI JS. Oles « dil Jlay AB tie O5S3 Go "JB . Gaol : Cal. yel 1 Jb AU asa, JU JS , 
Snol ! Gali Guo ! JS Al 0323". 


http://library.islamweb.net/hadith/display hbook.php?bk. no-832&pid-400033&hid-77 
2 Rinduku 


Yati Ny AA Usang Ulaya may Lal Ula say Ki) Bo AS ) WA geng aa Il 2 ya AU 6 ga Mary Ta yel 
yi H3) 


LINK DISKUSI : 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


www.facebook.com/notes/1018656611490480 
4435. HADITS CAHAYA DALAM EMPAT PERKARA 
PERTANYAAN : 


2 Zulmi Ikhwan Khairi 
Assalamualaikum wr wb.. para yaii dan para Mujaawib ,mohon ijin untuk menanyakan apa sih 
maksud dari "Cahaya 4 perkara" ? syukron ditunggu atas jawaban nya. 


JAWABAN : 


? Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb. Apakah ini yang dimaksud, wallohu a'lam. 


Anas Ca 0 Abe Al 95 HI US VI LS v0 Rol v0 Al Iga JB JB & dul us dil uc yul uc 
Il yo 9 uasal) adl Ll 9 Al Ll JB da0 @ilool ISI yo 9 Al Jaa, gal 9 Al NI AL Y ul dala 0 sol 
al gif 9 dil jatuh JB Talas Ula ISI 0 9 called Udi oli JB Ly Uli 


Dari Abu "Abdillah dari ayahnya as berkata : Rasulullah saw berkata, "Empat perkara, barangsiapa 
yang empat ini ada padanya, adalah dia dalam cahaya Allah yang sangat besar : 
1. Siapa yang adalah penjagaan urusannya kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan 
bahwa aku adalah rasul Allah, 
2. siapa yang apabila dia ditimpa suatu musibah dia mengucapkan: Sesunggunya kami 
kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya, 
3. siapa yang jika dia melakukan suatu kebaikan dia mengucapkan: Segala puji bagi Allah 
pemilik alam semesta, dan 
4. siapa yang jika dia melakukan suatu keburukan dia mengucapkan: Aku memohon ampun 
kepada Allah dan bertobat kepada-Nya". Wallahu a'lam. 
Sumber : 
dagb 33 Uaps uga Jl 
Late yj Sasl bi, bd Lp , Kab awal ME u3 MIE yi 99050 L3 Sol sai pl Wis (69900 Cu) 
NA Kila 3 Ol Li , Gltw Gp 50 Li , Sd saus Y 30 Li, Ugal 
yo" 2 Alug ale AU ala WI Iga JB : JB, GS Ula S ac us, 152 us mol UC, uldagll 
in El ISl3 , WI SI dl Y € ul #Slesa pal dara CS Cp : TSI 99 Lay dy los B1 49 C6 
Gua al ec, all yu 535. "3 Yilal Goo dolol ISI9 , pagi Gis ISI3 , W5 503 . 


http://library.islamweb.net/hadith/display. hbook.php?hflag-1&bk. no-1259&pid-875367 
Takhrij haditsnya : 
http://library.islamweb.net/hadith/hadithServices.php?type-1&cid-13019&sid-572 


LINK ASAL: 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/196355227053960 
www.facebook.com/notes/1018670694822405 


4453. HADITS TERKABULNYA DOA JAMA'AH YANG 
MENCAPAI 40 ORANG 
PERTAYAAN : 


2 Agresor Musang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


U7aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Salam wr wb. Ini dawuh ulama apa hadits ya ? : 
doll 3 Jas ade Ic al 9d gl ll all Ulil NI sal Jo 49 NS) yasuyl Raisu N 


Tolong keterangannya terima kasih. 
JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang dimaksud berbunyi demikian: 


poll 5 Jus ade 19c» gl 13 ag alas AI Ulil NI sl9 yol 49 NS) UgsuUl goisy N 


"Tidaklah berkumpul empat puluh orang dalam satu perkara kecuali Allah akan mengabulkan doa 
untuk mereka sampai seandainya mereka berdoa kejelekan untuk gunung niscaya mereka akan 
menghancurkan gunung tersebut " 


Kalimat ini tidak ditemukan di kitab-kitab hadist yang dikenal, akan tetapi justru hadist ini 
didapatkan di kitab kaum Syiah yang berjudul Ad-da'awat karangan @uthbuddin Ar-Rawandi 
(1/41), itupun tanpa sanad. 

http://www.al-shia.org/html/ara/books!/lib-akhlagh/shaban-02/01.htm 


Adapun keutamaan do'a dari 40 orang dalam kitab kitab hadits dan figih mu'tabaroh, adalah 
seperti dalam masalah "mensholati mayit" sebagaimana termaktub dalam Mughni al-Muhtaj : 


SA 0033 62 Wil JUbsil Gal Yg #5-JL |. yaal goal HAN (Calo SL) Dal (55549) 
JB Aenlg Sa Kd ne Shah Y Dual Jis Jala sos mass ladlss! 5900 4005 Jas uli cuall Susi 
092 elo wslas Usiba Ss sd « GA 53 GE AU Dat Gasal Ug3 Lai ISI 0223 m8) JII 
Casa AU diloll 559 Mg Ke Al € GS NI Gesol Rait0 Jl dinta9 J3 Gasa DA 39 Ol jube 
Anil Cya3ll Lo SS) LS 


Fokus : 
J3 R3 UC GEN Gagas Roisy Jl diaSa3 JB G3) Dk 533) Gl yube wil LE akh 633 
Sial End 30 8 LS NIS diloll 833 


Dalam kitab Shahih Muslim, terdapat riwayat dari Ibn Abbas, bahwa sungguh beliau menunda 
shalat jenazah karena menanti jumlah jamaah 40 orang. Disebutkan hikmahnya adalah tiada 
berkumpul 40 orang jamaah melainkan salah seorangnya adalah wali Allah. Dan hukum 100 orang 
sama dengan 40 orang, seperti kesimpulan yang diambil dari hadits tadi. Wallohu a'lam. 
https://web.facebook.com/notes/784646151558195 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/1004465526242922 
www.facebook.com/notes/1033482866674521 


4455. HADITS SURGA MERINDUKAN 4 GOLONGAN 
PERTANYAAN : 


2 Raden Muluk 
Assalamu'alaikum. Maaf mau tanya' saya pengen dituliskan hadits yang menerangkat tentang 
syurga merindukan 4 golongan itu ! Hatur nuhun sebelumnya. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


JAWABAN : 
2 Rizalullah 


igo) Ulas sat 3 Ganilall3 Ula alang sukai 6353 sol JB 15 dn3l oli Slkus dis 
| usai) 


Artinya : “Surga sangat rindu terhadap empat golonghan, yaitu: “pembaca Al-Guran, pemelihara 
lisan dari ungkapan keji dan munkar, dan pemberi makan orang yang lapar, serta mereka yang 
ahli puasa dibulan Ramadlan”. (Rounagul Majalis). 

Dalam kitab “Mauidzoh Al-Hasanah” menjelaskan, bahwa seseorang yang menghafal al-Guran 
besok kelak dihari kiamat ia akan dibebaskan Allah dari siksa dan Hisab, karena Allah SWT telah 
berfirman kepada Nabi Muhammad: Ya Muhammad!, para penghafal al-@ur'an ketika meniggal 
dunia, bumi, laingit dan para malaikat menagisinya. Lalu Allah berfirman lagi kepada Nabi: 


abg) Ulil Jos logis dll 35 5823 yul Inna Gil SB dll Glkas ASI Jl 2835 L 
2 “. Ta, |) 


Artinya : Ya Muhammad!, sesungguhnya surga sangat merindukan tiga orang: 
1. Engkau (Nabi Muhammad SAW). 
2. Dua orang shahabatmu (Abu bakar dan “Umar ra). 
3. Para penghafal al-Guran. 


Nabi bersabda: 
asleg Ula Ai Ga S8 


Artinya : “Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang suka belajar al-@ur'an dan mengajarkannya”. 
Sumber : 
http://jombang.nu.or.id/keutamaan-membaca-al-guran/ 


2 Kang Rholiez 
Tentang Surga merindukan empat golongan, ada yang menganggapnya hadits palsu : 


(Sol) Uldo) Jet 69 said 9 Ulun! aebo 9 Uli Os 9 Ul Mb sii duo Jl Alis Gali 


Artinya: “ surga rindu kepada empat golongan yaitu pembaca al @uran, penjaga lisan, pemberi 
makan orang yang kelaparan dan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan” (al khubawi). 
Keterangan : 
a. Hadits ini diriwayatkan oleh al Khubawi. Dinukil dari kitab al Raunag al Majalis (kitab hikayat, 
bukan kitab hadits) 
b. Kualitas haditsnya adalah palsu. Karena tidak ada hadits yang meriwayatkan bahwa surga 
merindu atau tidak. 
Maraji : 
- Prof. K. H. Musthafa Ali Yagub, M. A, Hadits-Hadits Palsu Seputar Ramadhan 
- DR. Ahmad Luthfi Fathullah, M. A, Hadits-Hadits Lemah Palsu Dalam Kitab Durratun Nasihin 


2 Akhbib Maulana 
B7 - yg 93 emoilllg ,leunll aebaog uli blg pul all dl yu dsn dl @lituo Gundl)) Cus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(716 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ul50)). 
Setelah saya cari yang ada cuma ada kata : 
amal MS 3 Sg Y 183 Jali 
Derajat hadits : tidak ditemukan di kitab hadits yang enam. 


» Kasihku Penawar Rinduku 
Saya nemunya ini : 


Bad ale S4 ran Was jl Ku yajisel hy Um AN Ie 4 el bu dalan € gen aya) € galak, Hal pace 9 


Ada dalam Mu'jam Kabir imam Thobroniy riwayat marfu' : bahwa surga merindukan 4 orang, Ali 
bin abi tholib, 'Amar bin yasaar, Salman Alfarisiy dan Migdad bin aswad Rodiyallohu 'anhum. 


ahaha 3, yag 9 ee 1 Ad 3 AANG Al Glat All OI ea Aa 3. 
Dalam musnad Abu Ya'la : Sungguh surga merindukan 3 orang yaitu : Ali, Abu Dzarr dan Migdad. 


Sasana oalinah "dah Cpu Feutll JB SB laa Coal Cagdan Lal 9 pera) ah Yanutan Aale Ha Ami ali Al palall Cirim Lala 
- | JA 3 DL 93 33 - LA AD - 


Adapun hadits Thobroniy, maka kita tidak menemukan hukum dhoif atau shahihnya, sedang hadits 
abu ya'la menurut syaikh Husain Asad : sanadnya dhaif. 
http://library.islamweb.org/ramadan/index.php? 
page-ShowFatwa&lang-A&1d-73326&Option-Fatwald 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/1010718418950966 
www.facebook.com/notes/1033509013338573 


4457. HADITS SIAPA MENINGGALKAN SHALAT 'ASHAR 
MAKA TERHAPUS AMALNYA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Irfan Maulana 
Assalamu'alaikum. Kiyai./ ustazah. Saya mau tanya saya pernah dengar kalau kita meninggalkan 
sholat 'ashar secara sengaja, maka Amalan yang telah kita kerjakan waktu dulu apakah akan 
terhapus semuanya seperti sholat kita yang telah kita kerjakan dan juga puasa dan juga 
sebagainya ???? Maturnuwun 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Wa'alaikum salam wr wb. Meninggalkan sholat lazimnya karena beberapa alasan : murtad, malas 
atau lupa. Jika karena murtad, tentunya bukan ketika meninggalkan sholat ashar saja, namun 
pada sholat fardhu yang lain juga, ini bisa menghapus amalan dan ibadahnya. Jika karena malas 
meninggalkan sholat ashar, maka tidak menghapus semua amal yang telah ia lakukan , bahkan 
tidak menghapus semua amalan pada hari itu. Hadits yang dimaksud adalah : 


383 Isnio mogll Do J3 yo - alug Wc All slko- dil Ig, JB: JB as Al 113 sdy yul S3 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 717 ) 


dat bus SIB 4 J6 Gp yuk Lusi SS adl 3 Ga" Haha Ta wal Uilues. "alas bus" 
SI ill Um J3l YO agiad...- B3 sol 98 193 136 Enda | Jobs » goal lolg ": gal 9 5 ul Jl.- 
Nana . l | . dodll Jl yo aging ... bull Jal 50 aging. 
ali rig Lal yoy Lgi Test LI inn gl aga) Iala GS 53 yo osall duit " Jl Jagb : Yi 
O.M ad Lo lal Angds lea Bobol sol Idelg Lau sil 9 lail yulowal! Ang3 S3 

0 6 03 Mill saji 230 Mel 23 LI YuulSio GS 5 yo sloll J3 ? ball Jas: ln 
Je39 Joe bus y0 dil 389 Giga « US Anil 530 yo 39 Je9 050 3D9 wu K5 ml JJ gu 3 N Agas 
ul IS oligo . 

syal US Al dl JlasYI Ad Bj SI Sl es 9d Jas Gua bund ol yall bs ! Jasll Jagb ! Wb 
Ka Jasa ds d tan Yo san sesal Sela Sisi ad EL Jaa, 
diniuoll ade 99590 MI diliw wc diliyu LHS) YAS Y giiy Ai lo 89 53 dosy aclasil Jlay «si Jlbul 
JS Ad HAS ulg Jis SI daud Ru) Jlbul Sg » 08 J jas UL, 


Pertanyaannya : Apa yang terhapus ketika meninggalkan sholat ashar ? simak penjelasan ulama 
berikut ini : 


R19 tlodU JSI bolt 9g beliau Lu? JSI mail? ema de bund S0 jl 389 

Juni Ul NI lale lpilas) Sic UlwNb Ek gudleall blus! d9 Hi 590 bung ! UU sdh Klu 
Gal el Ag Jltidi amay (SSI all Jae Cysol 48 Jak aLsoll p93. lima el» “ul 25 ad bla 
er hu ul" » JB yo Je Wdbgl asd LSI 25 ul Jb. Rias V9 W gn Y dil yusou 
Jel dl9 s0 48 0d Maddi 3 Jl". 


Mengapa Sholat ashar yang disebut ? 


aellaci Bulio yo yalill Lagi LS9 gu kid 5S Luas laila ": Sagill JB: mas 6dla Ja Isl 
petilag slastil ol Lay pet gag pall LSI LC pen ag". 


Kesimpulan dari hadits tersebut, Sebagaimana dijelaskan oleh imam Munawi dalam kitab Al taisir 
syarh jam''i al shoghir : 

Barang siapa yang meninggalkan sholat ashar (sengaja), Maka terhapus / gugur / hilang amalnya. 
Yang dimaksud HUBUTH adalah batal kesempurnaan pahala dan ganjaran orang tersebut pada 
hari tersebut.Dan sholat ashar ditentukan disebut dalam hadits,karena meninggalkannya lebih 
buruk daripada meninggalkan sholat fardhu yang lain. Di samping sholat ashar adalah sholat 
wustho, yang mana Allah dalam al gur'an secara khusus memerintahkan untuk memelihara serta 
menjaga sholat wustho 


Sgball 993 Jl aus uya u15 LS ena Roll Ratu oil 40 JB 


MS lai UN mall ya59 es asu ac Ulsi JlaS Ju SI (Alas bus ) Irasio (masi Duo Si yo) 
lsle Abilaolh 20 den gunsiall bug Wis D 42 Ol33 yo. 


http://islamport.com/w/srh/Web/3329/1882.htm 
- Marogoh al mafatih : 


595 - IWlg « Ios 1 Sl: ("mam iXLo Ii yo "1 ala Male AI das WII Ja JB: Je i05 23) 
Kis Jl dS Aoga Jas JloS Jlu : «SI : (dos ) bus 83 1 dnuond Hai A9 1 (bus) Wib yo Ja 
v0 Il yaa 1 isa» all cp JB argill Jul 9d9 bgumdb 0 yusi9 « owl Dual J yu 1,390 Llgi 
SIS 9g La nd US ASi0 dai 4 y0g "1 Ugal Ii 0 lo yo Gb 88 el UB « Alas yo Gw Lo Jill 

SAI ABI 49 lorw Y « dogy 69 Joe yadi dc ball Jom da "SIG Lil 98 aellaci cubus ella 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(718 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


all dsb N Ajisall ade dll 9d Boggtio JIN diaall JdY9 4 A8 oles Gl dl sal Jloci By ul oi 
bus nyah al XI lolg dala Jlas NI busi LSI ul Ujirall Ubi ? isu « subll JB 5,55 
(So bal lg ) all sll ule Uu ai «Hal ic Joe W 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-798&1D-1199 
- Fathul baari li-ibni Hajar: 


2g 
528 go LS JB Ralal! ul ye WB yul yS si ul Lp cuy iis JB alim Lisa JB pad Jal og lu tas 
5 55 JB ala adera milo sal “la: sAR dls SJ ap na 


Sob all 2 uan al JBS M3 3 los (mal Ii yo Uk) Vs | 39 110 135 dll 
JI 93 bl Cs GSM ul ada US 2 0ug J3. Jaglill No 8 adi Can 2x0 le mati Cus 
Calgall yo Sasill Bb awal Jill ul Uiisig . do jali A5 dl alisy Yg A3 SU . 


| adal « el "plug at boa (slalu aku Lina ) : d3" 
galgiwall all mac gal al 9d9 "Akad blul "3 yul us aic B9 (Alam lisa ) : Ags. 

bias "3 sal as ic (sy LusI): d3". 

dir WB Ll ul vusu US ald ye swulall da3 sul Hb yo d0 sal is (WB sal us): da3. 


plid uc LS 4 Seo uc " mal aga 3 Diah LSI Ob" 9 Lwooll Iis (all yul yg ) : a33 
ogaly y0lc dowl « ul adi 89 € addgdl a00 3 doll cpl 9d gulali sulg « dira gudodl Ul ul dl 5d 43 
ulas 5 gl ya 054 yg dlm Id ole loud lg . Jai ole Gil y0 BB dlu 933 « gula 
ASeptg salad 02 208 log we pe ola pgilag | ae is lagisn9 o0t0g | 
Ol Sol "Sl Ola Ayi Gila LS io Iluw 08 Lu aeillg « gasal 98 JgXl9 

Je dl. 


saku! Umosll al 3D (By R0 US) d3. 
all 9 Blu all Jasad bolisy glasial lol sll dilan MY Sy satll a91 205 Jb (mg 3) Ag 
Cal S4 vol adl lets 98 Jaw pia CSI Eli yah s3I sob Jalal gl 4 cell au oi. 


Bobol akolg « US Lg SI 93 US sei SL sal 0 JSI dlu MSuI9 « Iglac ssi (Ig) : s3 

R 28 Yaa 

2929 20 LSI Jal Ja55 Uks 00 ISeisiual 389 Jalil) ed (- aku le Ul so - sll UB) : da3 
Ball Joo di 00 dis ds JB d3 Ul Jlaisb Usia « ale Nas uan 540 d ka 
SES Ji gatal» aoi! Cun ISI “bo jitu Y ul si ll pam ebi Ul yo al ag 93 Rb Y WN 
ai MI. 


sis all ul Cd yo Sal as,sI I5S9 " Isagio " aula, 98 jago al3 (wol Ddko Ii yo) gs. 


359. "alas All busi " 020 @l95 989 « laiwoll lg, 50 "39 "bai (bus 388) J33 | 40 10 J 
ASI yo les Ags ubi 95 : Iglig pd 63 2UlSSII yo ynoleall Jal ueSi Jas yo Cusall laga Jitwl 
Lenggio y2 218 nc Lusy ad Uludk 2S al 0 ul HI asgio : all ac ul J9 Alas bu S3 UldL 
kaul Cusall alky slusig . R3 ll yo Sal US S0 ISI gamll 4 « Cun Jus ui Candi Galbing 

lal All Taun letale.K ola Landa Isnelesa Lah bal salsa 50 ab 

lha asal cumi, 


bull Jal yo aging « Sjill cam Jgl y0 pgiod . B3 Aboli 98 158 184 « Curall Iglolid »9g0all lolg « 
Latah am lnsgnn san oo asn al Clans Sa LS aon iba alas Jaa Je amen 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


pati la OS agd yo adal dng3g « lead! Boob ol Idelg « Lu siill 9d loil suluall dagd SA Ub Lksig . 
sll ang N JgiS s9 4S opalbg mall 2 JI 250 ag R3 LSI YlulSio WS. yo sol Judg 
dig « lauDy Ul SIS oliso Ji89 « Aloc bus yo dl 43 : Kusol US amil jLXo yo 3D Ji89 040 983 
its Giaa Jam ayal YSS «All adl Jlac il ad S3 SI All dis 33 Jasll ylaii bund SL all « 
akal du JII bas halr alan as elsa (Aa all laga Alaledas Visi 
pad pas UB Airiuall 59 9390 UU Giliwa WC Silyw VD2) V5 £ Y Riiiy Ai lo B9 49 dlasy 
IS jas ai HAS Ula Jis SI didi Kd Jlbul G93JI . 


ul ve yejall IeS UL" uledl DLS 98 Lgu Arti 9 «yul 4S 2 sudi dl iso JB 
San aya das sal selalu 20 Aa lasb sal ab lo kasba "aka bus 
“blus 9g di3l90 Lung « cliwad a28 Ula ASIN bola! 99 boliuu Lu « yunwd ole Lusi 

sal J9» Giliu 23 All 25 Blaull Juni ul ll leale bilas ic Clulh Ek pula 
did 19 « ioiy X9 gitiy Y Aid say « Ball Ji Jl Lay SI all Joc Cypall 69 Jas 
Tel dil «Lo 4e 0 0U39 adl s2 Il a30 H3 ab Ul 2 JB ge Je 2s . 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-1036&idto-1037&bk no-52&1D-367 


- Fathul baari li-ibni rojab : 
http://www.sonnaonline.com/DisplayExplanation.aspx?Explain1d-94334 6 
2C92610&HadithID-370807 


- Lihat juga Dalam kitab : 
Satany gula) Um Allan | SS0ill Rols Hati 99 SSI disi | Sesali alodU dual ab | sial 3 
SO a— | s5 SU as | ali 


http://www.sonnaonline.com/DisplayExplanation.aspx?Explainld-476320652055873 626943326 
2C19078”52C89419”62C116885”62C1129248HadithID-5574 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/1012175292138612 
www.facebook.com/notes/1033929186629889 


4465. MAKNA HADITS RUH-RUH LAKSANA TENTARA 
YANG BERKUMPUL 
PERTANYAAN : 


? Ebiey Doell 
Assalamu alaikum, para Janda mau tanya maksud kalimat di bawah ini: 


PA 2 Ta) aa yi sg ailiko aa s Pang Par Ob MARS 
syukron katsir atas pencerahannya.. 
JAWABAN : 


? Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb. Berikut kajian tentang " ruh-ruh laksana tentara yang berkumpul ", 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(720 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


makna hadist " al-arwah junudun mujannadah " : 


Dalam Suroh Al-Isro' ayat 85, Alloh berfirman : 


(D0 XI Aell G0 Kisal s3 905 sol Lo 9 SS “a9 Jl 0 Silk) 


" Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 


Tema kajian : 


Call. os 3Siln lossncabal aon lan en ito as lg 2 Als lea all Ia JI. 
dunile Cas yo Lali Sule 8420 yul Cudb yo alwo og), 


“ Referensi yang saya pakai sebagai mugobalah untuk pembahasan ini adalah : 


(1). Kitab Syarhus Shudur, bi Syarhi Halil Mauta wal Aubur, lil Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 


(2). Ihya' Ulumiddin, lil Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali. 


Ada beberapa sudut pandang berbeda dari pengertian hadist tentang makna " Al-arwah junudun 
mujannadah... ", akan tetapi kesimpulan akhirnya terdapat kesamaan.Sebagaimana pada Kitab 
Syarhus shudur nya Imam As-Suyuthi, Hal. 570, beliau menerangkan begini : 


Sl log #Alisl...gio Sle5 las ais0 ygiss Aly NI )) mlaug ul dil lan gi giro yd LAI 
Gil yo HI la #batllg Nuall9- calo 4SJI 38 Klkstll Limo dl poll 0 £ Jas3(( waksl...Lgin 
oi gl oa yo lake Cl sal El oa RA Pl AI SA 0 alas JI Jaan sa ll LS Jl yo. 
& Sls.walisl ISI9 «odoles...oieul 136, 


Terjadi perbedaan pendapat tentang makna sabda Rosululloh SAW, " Ruh-ruh itu laksana tentara 
yang berkumpul, maka yang saling mengenal daripadanya niscaya menyelaraskan ( mudah 
bergaul atau saling menyesuaikan ) dan yang bertentangan daripadanya, niscaya saling 
menyelisihi ( bersebrangan ) "Maka dikatakan, bahwa ini adalah isyarat terhadap penyesuaian 
makna dari kebaikan dan keburukan, integritas dan disintegritas ( kemanfaatan dan kerusakan ). 
Dan sesungguhnya bentuk kebaikan dari sesama manusia adalah bentuk penyesuaian dari rasa 
mengasihi itu, dan keburukan senantiasa condong pada apa yang pararel dengannya ( partnernya 
). Maka ruh-ruh itu saling mengenal menurut karakter atau watak yang dibentuk daripadanya 
kebaikan dan keburukan. Maka apabila cocok, akan saling mengenal, apabila tidak cocok maka 
saling bersebrangan atau berselisih. 


Dalam hal ini, Imam As-Suyuthi menyajikan beberapa sudut pandang lain, sebagaimana dalam 
paragraf berikutnya : 


lal salut iii Cl elus JS Cal lg al )) Sg lo de HI SM ye JSI all : J9 
itioll 9 sgall yo Sum lo de ld Slug Led les yLad Jail sisa Y" (( Celes... ola YI cal. 


Dan dikatakan, yang dimaksud adalah pemberitaan tentang permulaan penciptaan. Sebagaimana 
keterangan, " Bahwa ruh itu diciptakan sebelum tubuh, maka ruh itu saling bertemu dan saling 
mengendus atau menciumi. Maka ketika timbul ( terbentuk ) jasad...mereka saling mengenal. ("3 ) 
Dengan pengertian dari makna yang pertama, maka jadilah mereka saling mengenal dan 
menyelisihi terhadap apa yang telah ditetapkan pada masa yang terdahulu ( penciptaan ). 


(“3) Imam Al-Hakim at-Tirmidzi menuturkannya dalam kitab " Nawadirul Ushul , Hal. 409 pada pokok yang ke- 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 721 ) 


283. 


Lol Ellis el Eits ddaliso »90b saloii KASI lsg LasgS 9 ti Ulg al9 AI : aguasu JB, 
Laggi cus ? JB ybs 0s 2D US daa (( Sluc upl Tue )) WS3. ledllko yo Jiig leci Wb yi JS 
cal ve OS Los wd blh ebeg: sd JBS asu dg el J8 Al SI ala le Walud a90 jl 
wati HS Co Sg 9 Mag) UC 1 JBIS sil, X9 asal Jd eliul) LSI Ala asal wil mw V9 ,c 
Jul UI 295 ugebkug las agaay Soga Usiogoll lg dlu Lubis yuleil Ll Len aa 


Dan sebagian mereka berkata : " Ruh-ruh itu sekalipun sudah saling cocok didalam eksistensinya, 
akan tetapi saling membeda-bedakan terhadap perkara yang diperselisihkan, saling bervariasi, 
saling menyesuaikan kepribadiannya. Setiap jenis terbiasa dengan jenisnya, dan menghindar dari 
yang bertentangan dengannya.Didalam kitab " Tarikh Ibnu 'Asakir " dengan sanadnya dari Harom 
bin Hayyan, yang berkata ," Aku mendatangi Uwais Al-@orny, maka aku mengucapkan salam 
kepadanya dan sebelumnya saya tidak pernah melihatnya, begitupula dia belum pernah 
melihatku. Maka dia berkata kepadaku : " Wa'alaikas salam ya Harom bin Hayyan ". Aku berkata ," 
Darimana engkau tahu namaku dan nama ayahku ? padahal aku belum pernah melihatmu 
sebelum hari ini dan engkaupun tidak pernah melihatku ?". Berkata Uwais Al-@orny :" Roh ku 
melihat roh mu semenjak jiwaku berbicara dengan jiwamu , sesungguhnya ruh itu mempunyai 
nafas sebagaimana bernafasnya tubuh, dan sesungguhnya orang-orang mu'min itu akan 
mengenali bagian dari sebagian yang lain, mereka saling mencintai dengan anugerah Alloh 
apabila belum saling berjumpa ". (“1) 


(“1). Kitab Tarikh Madinah Damsyig, jilid 9, Hal. 447. Perkataan Uwais Al-Gorny " Anfaasun ka anfaasil ajsaad 
" maksudnya adalah, bentuk seperti hanya bentuk tubuh, hanya saja ruh itu halus, Wallohu a'lam. 


Pada paragraf berikutnya, Imam At-Thusi dalam kitab " Uyunil Akhbar " meriwayatkan dari Aisyah. 
Sebagaiman penuturan Imam As-Suyuthi pada halaman 471 : 


lo s4 uin oli ade Jani Soy WS Al 0 Ul Aisle us (Ol uas )) & sw9bll a19 
J8 — dipaoll sbAi Cus BL sol 3 ade 1 WB li al 4 ES aade 03... Ino adl Usb 
la sidimo Sgis alg) AI Ul 4 al soal: JB NI Sic SorAol GG: Jl68 lag le dll soda Al Jaw 
(V). dilsl..Igio Slb log cilisl..lgio 8 les. 


Imam At-Thusi dalam kitabnya "'Uyunil Akhbar " mengeluarkan riwayat dari siti Aisyah, bahwa di 
Makkah ada seorang wanita berkunjung kepada wanita Guraisy yang mereka saling bercanda 
( ketawa ), maka ketika ia hijrah ke Madinah, ia mendatangiku ( Aisyah ). Aku bertanya, " Dari 
manakah engkau datang ?". Ia menjawab, " Dari fulanah -para wanita yang suka bercanda 
(ketawa ) di kota Madinah -maka Rosululloh SAW masuk dan bertanya, " si fulanah yang suka 
tertawa bersamamu ?". Wanita itu menjawab, " Iya ". Lalu Rosululloh berkata, " Kepada siapa 
engkau tinggal ?". Maka wanita itu menjawab, " Kepada sifulanah yang suka bercanda itu ". Maka 
berkata Rosululloh, " Segala puji bagi Alloh, sesungguhnya ruh itu laksana tentara yang 
berkumpul, maka yang saling mengenal daripadanya niscaya menyelaraskan ( mudah bergaul 
atau saling menyesuaikan ) dan yang bertentangan daripadanya, niscaya saling menyelisihi 
( bersebrangan ) ".("2) 


“ (2). Imam Al-Hafidz As-Sakhowi menuturkan juga riwayat ini didalam kitabnya " Al-Magoshid al-Hasanah " 
Hal. 51. Serta mengacu pada Zubair bin Bakr dalam kitabnya " Al-Mizahu al-Fawakihah ". 


“ Demikian pembahasan Imam As-Suyuthi tentang " Al-Arwaah junudun mujannadah " yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(722 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


merupakan bagian ke-8 dari penutup pada bab 


"ag Glen alah 9 dosls " 
( Faedah-2 yang berkaitan dengan ruh ). 


Sekarang mari kita lihat bagaimana analisa Imam Al-Ghozali yang lebih spesifik lagi dengan 
tamtsil-tamtsil atau contoh-contoh sebagai penguat dari analisanya terhadap hadist diatas. 


Disini, tidak semua teks per-paragraf saya tulis lengkap, akan tetapi beberapa poin pentingnya 
saja sebagai pelengkap agar pembahasan tidak terlalu melebar.Dalam kitab Ihya' Ulumiddin-nya, 
Hal. 159-160, beliau memberikan ulasannya sebagai berikut : 


dio SAN abal day Sbal6 (1) Lilis! lgio DS log Labu Laio oles lah Bdio0 s912 ala) 
589 (21) elgall 9 ali gili Biso Sai Cl9) XI "WNI Lawu 999 Inledk ate ye SI cwlidl 
535 Sl yasall Jas leillols ali Luas Sli3 pl) AI HIS oli All Ul JB Ul Ihd yg slolell AK cus 
ulik) waingall ago ul akug ale Al odun J9 -kusll y3 Juolgi La sIlis les euiild yo 
Uas lens 155 lan pa Bk (3) 


Ruh-ruh / jiwa itu laksana tentara yang berkumpul, maka yang saling mengenal daripadanya 
niscaya menyelaraskan ( mudah bergaul atau saling menyesuaikan ) dan yang bertentangan 
daripadanya, niscaya saling menyelisihi ( bersebrangan ) "(1). 


Kata " Tanakur / pertentangan " adalah natijah ( hasil ) dari perbedaan, dan " I'tilaf /kejinakan " 
adalah hasil dari kesesuaian yang diibaratkan dengan " Ta'aruf " atau saling mengenal, atau 
berkenalan satu sama lain.Pada sebagian teks hadist diatas terdapat maksud yang 
mengindikasikan bahwa " jiwa atau ruh itu ibarat tentara yang berkumpul dan berjumpa, lalu 
berciuman diudara ".(2).Sebagian Ulama menyebutkan hal ini dengan cara kinayah atau sindiran 
dengan mengatakan, bahwa Alloh SWT menjadikan segala nyawa, maka dipecahkanNya 
sebagian dan dithowafkanNya disekeliling Arsy. Maka mana diantara dua nyawa atau ruh dari dua 
pecahan yang berkenalan itu lalu bertemu sebagai kesinambungan terhadap perjumpaan 
keduanya didunia. Nabi SAW bersabda, " Bahwa nyawa dua orang mu'min bertemu dalam 
perjalanan sehari, dan tidak sekali-kali salah satu dari keduanya melihat temannya ".(3). 


(1). Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Huroiroh dan Imam Bukhori meriwayatkan sebagai ulasan 
dari hadist Siti Aisyah. 

(2). Hadist " jiwa atau ruh itu ibarat tentara yang berkumpul dan berjumpa, lalu berciuman diudara ". Imam At- 
Thobroni menyandarkan kelemahan hadist ini dari hadist Ali. 

(3). Hadist " Bahwa nyawa dua orang mu'min bertemu dalam perjalanan sehari, dan tidak sekali-kali salah satu 
dari keduanya melihat temannya ". Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdulloh bin 'Amr dengan lafadz " sxib " 
dan berkata salah seorang dari mereka yang terdapat didalamnya Ibnu Luhai'ah dari Darooj. ( footnote Ihya, 
Hal. 159, tentang makna " al-ikhwah fillah "). 


Kemudian pada halaman 160, dituturkan lebih lanjut oleh Imam Al-Ghozali : 


isat ul (Sd 49 Gala scudadl (( Baso Sai alosXI )) Jaa mlug dal Adil dus dil Jay Cam 
Ulil lolg saggin sol LAUSg Usb HNSI 9 #lall 198 Lubiillg mali Sie ANU Ngsti Aa mall 
ade sal UI Il Jai gl mail ubin leg ede EX NI san 398 98 yudi Andal ls cal al 


In BA aa ae Bal ee UK ak aa nan an petai 


Wall yo bgl led seal gus MS pl load AGS yino YG Kail Jual 43 JSI yo LS 3 JSI 
Logo ul al )) alus ale dl aka JB 4 JII dag Si Balially dal elly Gaul 99 Lai Ju NI 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 723 ) 


0030 dilo A9 pulo adl Iss 3lio Ul J9 WJl yulou sis ld Isl 9 0309 Filio dilo 49 Lulo dll Ja» 
dll yul cb sll aslo Galiog (2) 


Aku mendengar Rosululloh SAW bersabda, " Jiwa itu laksana tentara yang berkumpul...al-Hadist 
". Pengertian yang sebenarnya mengenai hal ini adalah, bahwa pandang memandang dan 
percobaan menjadi saksi dari kejinakan hati ketika terjadi kecocokan atau kesesuaian. Dan 
kesesuaian tentang tabiat atau watak dan akhlak pada bathin dan pada lahir adalah hal yang 
dapat difahami.Adapun sebab-sebab yang mengharuskan adanya persesuaian itu tidaklah 
manusia sanggup mendalaminya. Dan sejauh kekonyolan ahli nujum yang mengatakan bahwa " 
Apabila bintangnya berada enam kali dari bintangnya orang lain atau tiga kali dari yang lain, maka 
hal ini bisa menunjukkan bukti adanya persesuaian dan kasih sayang. Lantas yang demikian itu 
menghendaki kepada kesesuaian dan berkasih-kasihan. Dan apabila sebaliknya atau berada 
empat kali ( bintangnya ), maka akan membawa pertengkaran dan permusuhan "Maka kalau hal 
ini benar adanya dalam berlakunya sunnatulloh pada kejadian langit dan bumi, niscaya persoalan 
yang ada padanya adalah lebih banyak dari persoalan tentang pokok kesesuaian. Maka tidak ada 
artinya memasuki hal yang tidak terbuka rahasianya bagi manusia. Dan tidaklah dianugerahkan 
kepada kita ilmu pengetahuan ( tentang ruh ) kecuali sedikit saja. Dan cukuplah bagi kita untuk 
membenarkan yang demikian itu akan percobaan dan penyaksian.Dan telah datang Hadist akan 
hal yang demikian itu, dimana Rosululloh SAW bersabda : 


" Jika seorang mu'min masuk ke suatu majelis, yang dimana pada majelis itu terdapat seratus 
orang munafig dan satu orang mu'min, maka pasti ia datang sehingga duduk pada satu orang 
mu'min tadi. Dan kalau orang munafig masuk pada suatu majelis, yang dimana pada majelis itu 
terdapat seratus orang mu'min dan satu orang munafik, maka sesungguhnya ia datang sehingga 
duduk pada seorang munafik tadi ". (2). 


Hadist ini oleh Imam Al-Baihagi dalam kitabnya " Syu'bil Iman " dianggap mauguf ( terhenti ) pada 
Ibnu Mas'ud. Pengarang kitab " Al-Firdaus " menuturkan hadist ini dari Mu'adz bin Jabal, dan 
putranya ( shohibul firdaus ) tidak mentakhrijnya dalam Al-Musnad. 


Dalam hadist diatas, Imam Al-Ghozali memberikan analisanya : 


day A Jota obad 03 Elo US 4 at N 9d US Ula Balak All Ldaio all ud Ul le Jy Ing 
Lula basi J9 cl yo 238 ola» 80 UX lagu SLS JG duwlio logiyg Al Lali 5 ll yo Uli 
A3 dl omi kail JS! elaall uas JB UNG il liga yo JW Ul sel la SB Lb 3 xsl9 JK Ye 
NN TA Sen 
aie JB sis sil Jd ylosi 905 sus0 laHg : 


SX9 ISal yullg AS 63 MS yo el aloloil 48 X93 cdaS las ya HS Jia 
93 dwulidlg dmilsoll 3 al Jo Jlo gl Jl 48 dio Jl Sia Y Al Unyu Ul IMD yo 2gb 33 
dogsul LAS denok 4S ad ISI Jlosd HI amil Id 43 Jrug Hasil HASAN, dibUl el. 


Ini menunjukkan bahwa keserupaan sesuatu adalah tertarik padanya dengan tabiat sekalipun ia 
tidak merasakan hal itu.Malik bin Dinar berkata :" Tidak akan sesuai ( cocok ) dua orang dalam 
sepuluh orang, selain kepada salah seorang dari keduanya terdapat sifat ( yang sesuai ) dari 
seorang lagi. Sesungguhnya jenis-jenis manusia adalah seperti jenis-jenis burung. Dua macam 
burung tidak akan sepakat terbang bersama, kecuali diantara keduanya ada kesesuaian 
( kecocokan ). Lalu Malik bin Dinar meneruskan dengan mengatakan bahwa pada suatu hari 
beliau melihat seekor burung gagak bersama seekor burung merpati, maka heranlah beliau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(724 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melihat yang hal itu, lalu beliau berkata, " Keduanya itu telah sepakat dan tidaklah keduanya itu 
dari satu bentuk (jenis) " Kemudian kedua ekor burung itu terbang, dan rupanya kedua ekor 
burung itu pincang kakinya, lantas Malik bin Dinar berkata, " Dari segi inilah keduanya sepakat ". 


Karena itulah, sebagian ahli hikmah mengatakan :" Tiap-tiap manusia jinak hatinya kepada yang 
dengan dia sebagaimana masing-masing burung itu terbang bersama jenisnya. Dan apabila dua 
orang bersahabat pada suatu waktu dan keadaan keduanya tidak serupa, maka tidak bisa tidak, 
suatu saat keduanya pasti akan berpisah ". 


Dan ini adalah suatu pengertian yang tersembunyi yang telah difahami oleh para penyair, 
sehingga berkatalah salah seorang penyair dari mereka : " Seorang bertanya :Bagaimana engkau 
berdua jadi berpisah ?Maka aku menjawab :Dengan jawaban keinsyafanDia tidak sebentuk 
dengan aku,Maka aku berpisah dengan dia..Manusia itu berbagai bentukDan beribu macam 
keadaan..." 


Maka jelaslah dari yang tersebut ini, bahwa manusia kadang-kadang mencintai karena zat barang 
itu sendiri, bukan karena sesuatu faedah yang akan dicapai pada masa sekarang atau pada masa 
yang akan datang. Tetapi karena semata-mata kesejenisan dan kesesuaian pada sifat-sifat bathin 
dan budi pekerti yang tersembunyi. Dan termasuk dalam bagian ini, adalah cinta karena 
kecantikan, apabila tidak ada maksud untuk melepas nafsu syahwat. | 
Ola alel dllg 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/1015243028498505 
www.facebook.com/notes/1034463539909787 


4466. MAKSUD DUA KARUNG ILMU (HADITS) SAHABAT 
ABU HURAIRAH RA 
PERTANYAAN : 


2 Daffa Arya M 

Gus mau tanya ??? Sayyidina ali pernah mengatakan ku dapat 2 karung ilmu dari Rosul. Jika 1 
karung ku berikan maka dapat diterima. Jika 1 karung lagi saya berikan maka orang-orang akan 
bilang sesat / halal darah ku. 1 karung tadi ilmu apa ya guss??? 


JAWABAN : 


? Neng Yasmin 
Bismillahir rohmaanir rohiim. Bukan perkataan sayyidina Ali RA, namun itu perkataan dari sahabat 
abi hurairoh RA. Berikut dalam Fathul baari syarh Shohih Bukhori : 


120 Jom y yo Calais JB 4D yul U0 Sukai Susu ye WI yul 4 va us al vi JB Juslowl Lis» 
Lab Ip aki Gitu gb 2SNI lala Gt laman lali ole ala Ale dil ol dl 

mood aus 9 gal gd (Sl sosioo ) yaugl ul al 8 (Jecloual Lisan ) : Jgi1 18, Halal. 

ale Al Kalo - sal 00 Wib 5 2 mol H9 1 0c Ja" Yo" sigaasiII lg 59 (00 Ubin): Js3 
| | alus Do - aluug . 

Jah adi sand Iogag «all yo vacg "SI Jl usg Jaa Hb 4 y3 BSI (upeles ) : gs 
LS gl Cmpnll yo giso ul ol 30 Loilg " SI Y CS" guslall Cdi 93 Ag LS Id ul ac, Lo 
adgi Joilg coric S9 J S3 MU Sis yo le dina doi d2 gel 3S « ul Jaisug « cesleg ol. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 725 ) 


NI 2999. Man ne MA an 
sx ale Jgnso Cu Ul hg "Ayat uas " Band yul UE dabblio Jab U0 S0ngol il Jak awali 
data laen sesal 2g 03k aral baso koe Ai lo 


al co ing isi 1 SI da uli Alit 9 px HSlu dilip dasug dilidlg dan gall ai (Wib) : Jg3 
valill 98 5 sabaclowd. 

pala &S 20 pgslall - ical usg - Ml ac aol JB: mdoiwall Galg, 58 Sl 5 (agslall Isd gb3) : s3 « 
ea oran Gala is Isa ga " nba dea da Jali 0g dlu 9153 « bra gali adu 539 


Pe ARA aa TA AIIS « agio dwi abo 3 4 Dou2y Yg AA yo ML 
dim Up C8 H3 D ul ses All Ulsiuulg dong 0 Cdi dia WS N Sagleo 4 M2 BS all 
Isa Ariloll Jess "sial ah JB» code Adil ea al piala 93 Labu! SUS 0 Tapa Gl Bolt Ggilig 
Jas akols lau Ubdl sg « bill Lal dg il Ul Igaticl Cus pglbl R2 adl dp) Cal 
ay | 262 552 | Iszow ISI dwl, 2gndl Jal gladi : Sl" gas": dg By3d sal all laila : JB all wo 
lol LgilaiS Asa lo dus adl AKSI yo CS 3) d9Sal Cyslsdl Ul SS 349 « ngasul AbLAS9 apl 
Sina! R0 all 0S Ul Jai ? 016 JB3 all AS yo 3 ale UJI YAI yo Jodl Email 93 0,53 
sanam I seal 35 Oles s2 IN an aclall bi ab alan Gasal 
UU gai dl yo lc. 


Dalam Ihya 'Ulumuddin : 


2011 Jiiih Uelio YO Y09 Ll gam Rw H3 SU all Jang 50 J3 93 lagic WI 95, yubc wal J3 
Wigoloa Jd ami DS Il gi 

vasleg plug le Al Kala AI Iga 00 Ula ac All LS, P458 al Jb9 3S dl mild sll 939 
sailall Ia gbi arit 9 SI lolg ati lonasl lol 


http://shamela.ws/browse.php/book-9472/page-100 


Ibn al-Munir berkata : Maksud ucapan Abu Hurairah, “Niscaya terputuslah,” yaitu orang-orang lalim 
akan memenggal kepalanya jika mereka mendengar dirinya mencela perbuatan buruk mereka dan 
menganggap sesat tindakan-tindakan mereka. Hal ini dikuatkan dengan (alasan) bahwa jika 
hadits-hadits yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu merupakan hadits-hadits yang memuat 
hukum-hukum syariat, maka tentunya dia tidak diperkenankan untuk menyembunyikannya. Ada 
juga yang mengatakan, “Terkandung pengertian bahwa maksud dari (hal yang disembunyikan) itu 
adalah hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, perubahan-perubahan kondisi, dan 
peperangan di akhir zaman, lalu (jika hal itu disiarkan) akan diingkari oleh orang yang tak 
menyukai hal itu serta akan menentangnya pula orang yang tak memiliki kearifan.” —selesai secara 
ringkas ... 


alkaig pelaal A12 Iggow ISI awl) 2331 Jai alah : SL” alas”: ga 65255 sol ISI Lila : wal jl JG 

diy "0g J3. ilaiS dawg lo He ll AKSI G9 Ul J) dogiKall CSI Jl ds aga , al 

ab SK olesi sal ad sala JSI 233 dell blh Glatg lo 2S Sial ge sol ws Gl 
agil” ya ygad Y Go ale yojim3 , dll Yo. 


Imam al-'Aini berkata: 


Lio Nay Ul Jai Cu 9) del il yo dis SAI JIN slsl9 4 all yo was UI: Kaul JB9 
olah yani 38 sell Cyala NI Kode yuli slerell Jos ! Ju9. JBS will jul yo do lo yitillg « cie 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(726 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


K2) AS see” ani kdi adl a55 sesal sa 


Yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah dua jenis ilmu. Jenis ilmu yang pertama adalah (ilmu) 
yang dihafalnya berupa sunnah-sunnah yang disebarkan. Apabila dia menuliskan (ilmu jenis 
pertama itu), maka akan penuhlah sebuah wadah dengannya. Adapun ilmu jenis kedua adalah 
ilmu yang disembunyikannya, yaitu ilmu berupa kabar-kabar tentang fitnah. Dan ada yang 
mengatakan, “Wadah ilmu yang kedua adalah hadits-hadits yang menjelaskan tentang nama- 
nama para pemimpin yang lalim, keadaan-keadaan mereka, dan keburukan-keburukan mereka.” — 
selesai penukilan (“Umdah al-Gari 3/364) 


Imam al-Ourthubi -rahimahullah- berkata: 


dl 1 00 Aa lol « 09519 tiba slawi 0 wil la, lo lo Jas” : dil aa, ubi JB 
(Y/AOY) "sasa Rolall Cd omi, cg!” wlg Jb Yallos. 


Dibawa kepada pengertian tentang hal yang terkait dengan fitnah-fitnah berupa nama-nama 
orang-orang munafik dan yang semacam itu. Adapun disembunyikannya hal itu dari selain ahlinya, 
maka itulah yang memang seharusnya dilakukan, bahkan wajib (menyembunyikannya). -selesai 
penukilan (at-Taisir bi Syarh al-Jami' ash-Shaghir 2/852) 


Ibnu Bathal -rahimahullah- berkata 


4 352 log « delull bolual Cnolsl clS Lil niy : sll gag « calgall JB”: All da, Jllu cpt JB9 
ale dll alun VgiS « Hlles dil Gaia gmAllg « JlGS NI yutig 4 call ud 0 alug Ado Ali ala 
pesowal ul ck gl: Iga Bg sal US9 « (Uiu)3 0 Selai dobel Soy ole Lanll IS Sud U3SI ) : alwg 
mall 53 dua ole GLS ISI dgog0y sol yo JII sataiy SLSSG . ALAN Al « duai SLS AS « pellawly 
99 ukul Ya” "JB 3 AS.1 ing lo doplls Jp cola Sanu plg cum cas ja. v2 Ul 
Hua) ngiil NOW ioalll (1ssglg skali Yo Wil 98 Gaal Ol) : sibu ai « "Sina lo dil LS 
(Yo) Jlbu cp "SE Ku pum. 


“Imam al-Muhallab dan Abu az-Zinad mengatakan: Yaitu hadits-hadits tentang tanda-tanda kiamat 
dan tentang hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam- mengenai 
kerusakan agama, perubahan keadaan-keadaan, dan pengabaian terhadap hak-hak Allah ta'ala 
sebagaimana sabda Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam, “Akan rusak agama ini di tangan 
anak-anak muda bodoh dari kalangan Guraisy,” dan Abu Hurairah pernah berkata, “Kalau aku 
mau, akan kusebut mereka dengan nama-nama mereka,” akan tetapi Abu Hurairah khawatir akan 
keselamatan dirinya, maka dia pun tak menjelaskannya. Memang demikianlah seharusnya sikap 
yang diambil oleh setiap penyeru kebaikan apabila khawatir atas keamanan dirinya jika 
menjelaskan (hal-hal seperti itu). (Berbeda halnya) jika hadits-hadits yang tidak disebarkan itu 
merupakan hadits-hadits tentang halal dan haram, maka tentunya Abu Hurairah tidak mungkin 
memiliki keleluasaan untuk menyembunyikannya karena dia telah berkata, “Kalau bukan karena 
dua ayat di dalam al-Guran, niscaya aku tidak akan mengabarkan hadits kepada kalian,” 
kemudian Abu Hurairah membaca ayat (AS. Al-Bagarah: 159), “Sesungguhnya orang-orang yang 
menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan 
petunjuk.” —selesai ucapan (Syarh Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal: 1/195) 


Ibn al-Jauzi -rahimahullah- berkata: 


dll Aas» S3 pl JB: 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 727 ) 


“453 (gas Iga) :JB 89 alay @ule dil so dil Iga, 00 Cus AS js AS: Jis ul daa 
SNI Ala 0 wakuoll janiay 159 O Augl Ji 3S II lo alug @le dl calo dl Jaw, Ja 
O alug dale Al lo UI Jaw) 0c S3.4 v0 Jis wall, 


dal al” 1 Jia Bad gal US s9 Lila 395y N lb 4 dan std ol 0 Lal da1 KS Iin Ul: Ul gb 
op Ui aa Ul U abs HS (Sagllg Old yo Wil lo ya WI Ul) : Jg3 yag" Sitas lo dll ULS 
gu) : el Ja US 03 5 2 gl ul akug ale Al al Al Joy sol 3029 GNI 056 xey dy all 


Sy ale sio JX)3 € Ulaic Lalitimg « Glio JG : Jis ul Jio p9iSall Is» loslo (Hill ASio salid 
Casa yo Kita Gas" cl "ogli39 003 peilawl 20 s3 « YIG gs (viu Yo dobel 
Y15/yo) "wall ( 


Dan kepada orang yang mengatakan, “Bagaimana mungkin diperbolehkan menyembunyikan 
hadits dari Rasulullah -shallallahu “alaihi wa sallam- padahal beliau telah bersabda: (sampaikan 
yang datang dariku)? Dan bagaimana mungkin Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam- 
mengatakan sesuatu yang jika hal itu disebutkan, dibunuhlah orang yang meriwayatkannya? 
Bagaimana boleh kaum muslimin dari kalangan para shahabat yang mulia dan para tabi'in 
membunuh orang yang meriwayatkan hadits dari Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam?” 


Maka jawabannya adalah, bahwa hal yang disembunyikannya itu bukanlah perkara syariat, karena 
sesungguhnya tidak boleh menyembunyikan perkara syariat. Dan Abu Hurairah pun telah berkata, 
“Kalau bukan karena ayat di dalam al-@uran, niscaya aku tidak akan mengabarkan hadits kepada 
kalian.” Dan ayat yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah firman Allah (AS. Al-Bagarah: 159), 
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 
keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk.” Lantas bagaimana bisa berprasangka kepada 
Abu Hurairah bahwa dia menyembunyikan sesuatu dari perkara syariat setelah (dia mengetahui) 
ayat tersebut dan setelah adanya perintah dari Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam— untuk 
menyampaikan apa yang datang dari beliau? Dan sungguh Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa 
sallam- telah bersabda kepada para shahabat, “Hendaklah orang yang hadir di antara kalian 
menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.” (Oleh karena itu, wadah) yang disembunyikan 
(oleh Abu Hurairah) itu hanyalah perkara semisal ucapan, “Si Fulan adalah seorang munafik, 
kalian akan membunuh “Utsman,” juga semisal (sabda Rasulullah), “Kebinasaan umatku di tangan 
anak-anak kecil dari @uraisy,” juga semisal, “Anak-anak keturunan fulan,” maka seandainya Abu 
Hurairah menyebutkan nama-nama mereka secara jelas, niscaya mereka akan mendustakan dan 
membunuhnya. —selesai ucapan yang dinukil (Kasyfu al-Musykil min Hadits ash-Shahihain, hal. 
1014). 


Kesimpulan: 


Bahwa (bejana ilmu) yang disembunyikan oleh Abu Hurairah -radhiyallahu “anhu- itu merupakan 
perkara khusus tentang kabar-kabar fitnah, tentang para pemimpin yang buruk beserta hal ihwal 
dan zaman kehidupan mereka, tentang nama-nama orang munafik, tentang peristiwa-peristiwa 
yang terjadi pada akhir zaman berupa perubahan-perubahan kondisi dan realitas-realitas fitnah, 
juga hal-hal semacam itu yang takkan disukai oleh manusia. Abu Hurairah menyembunyikan hal 
itu -tanpa mengabarkannya- demi kemaslahatan atau demi tercapai kebaikan yang lebih banyak, 
karena sesungguhnya apabila dia menyebutkan para pemimpin yang buruk, atau menyebutkan 
kejelekan-kejelekan salah seorang dari mereka, atau menyingkap hakikatnya dengan apa yang 
ditunjukkan oleh (kabar-kabar yang disimpan oleh Abu Hurairah itu), niscaya manusia terjatuh ke 
dalam berbagai fitnah, bahkan pembicaraan gosip “katanya dan katanya” akan merebak luas dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(728 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abu Hurairah pun tertimpa bahaya. (Selain itu) hadits-hadits itu akan menyulut amarah orang- 
orang yang tak memiliki ilmu dan pertimbangan akal sehat sehingga menimbulkan kerusuhan dan 
fitnah-fitnah seraya menyerukan bahwa para pemimpin mereka itu adalah para pemimpin yang 
buruk berdasarkan kabar dari Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam- sehingga dunia harus 
bersih dari keberadaan (para pemimpin) seperti itu dan manusia harus terlepas dari keburukan 
dan gangguan mereka. Maka orang-orang pun memberontak kepada para khalifah dan para 
pemimpin, dan terjadilah beragam fitnah. 


Demikian juga jika seandainya Abu Hurairah —radhiyallahu '“anhu- mengabarkan peristiwa- 
peristiwa peperangan dan fitnah akhir zaman, niscaya kebanyakan dari kalangan masyarakat 
yang tak memiliki ilmu lagi bodoh akan dengan terburu-buru mendustakannya. Mereka akan 
menyanggah dan membantah kabar-kabar yang diriwayatkan dan dikatakan olehnya. Akibatnya, 
manusia pun berpaling dari kesibukan dan perhatian terhadap urusan agama dan dunia mereka 
menuju majelis-majelis perdebatan dan perbantahan -sebagaimana hal ini merupakan kebiasaan 
mereka dalam hal yang seperti ini. 


Pada kenyataanya, sebagian dari apa yang diriwayatkan dalam hadits-hadits hukum saja banyak 
yang tidak diterima oleh orang-orang, dan kebanyakannya tentang masalah halal dan haram. 
Lantas bagaimana pula jadinya kalau yang diriwayatkan kepada mereka itu berupa hadits-hadits 
tentang berbagai fitnah? Oleh karena itu, tindakan penyembunyian satu bejana ilmu yang 
dilakukan oleh Abu Hurairah tersebut terlahir dari kebijaksanaannya, juga terlahir dari 
kesempurnaan pemahaman dan pengetahuannya -radhiyallahu 'anhu. 


pilo5s aellssl9 sgm el.olg wall pLSL Lio alall yo dis AU ud), HD gal dn lou, : d3. 
lol .uaUll SL loo di s5 ta) £9999 Jess II susi yo Ub Jl s1 Jason log « 0429! clol9 
ale mgio Isasl ya al 4 ega lol S3 gl Odds JI Anlunol oi Ag ie dll 3, Sd gal da8 
LAS Luodilg S5 bud gal ySDKilg « Jllla Jail YSS « sll 98 yuli 23) le Ju lou die $S 
oil gal! el yol SAID Ul S3 «Ui Cola JNE ylg pddic d9) X9 pg ale Y yao Ulas NI & ND 
Sg Ad ya y0 yel Aal)I9 pgio USAI sagki 0 Ng « alug le AU ala guild agic us « 

yo Jasa lu dis Al KA, d2d Gal usil Il I5S9 ul usirug « el oilg call dc 193,333 

Sis Yg Jandl JSI9 4 ASI adl slodallg elgiwll yo J ale Y yoo s5 Cold Ul SI Yiall9 a35 Nai 
sol up agaga las JlassN ye — el Jilo y8 Agidle sad laS — yul H m018 « Aging 9.» las Lalu 
MSI Cnplal yo Soy lo yAK Mg N IgilS 389. plosll Iolaog Jan dil ll Adlid9 Api « 

Id dilas USG IS Gin Cu@lel yo Uu ag S9) 9) HS al adlg JAS 99 Sg.y lo le 9 Siuug 
uc All 95) dnleg Agi3 alaig dinS3 yo all yo Esill. 


all KD) UC (Tz4T) pluog (TYOS ) sy S9) « lebl9) yo KS AI : 9213 He aaA lol 
Jia Ussy 3 JlosNlg Gasaleall Lo : Uglatn9 «Sesal lg « Cus 33K 05 UI JI Gala :JB die 
Jas kalaai JB JA Go yg! Old « ls dal Kelatan GS Gonlaall Lo yusal Us « dial 
asi3 UInS) CaD ARI ssibu so JIE aku Gile Ab Lala AJI Jus) 2531 Lao Nol SiS3 « Adlsal 
Se Wil lo ai cal Ol) : Il ia #53 la dl coli 8 Uu Yg) A3 : JB ul ol... anal Ge 
(3Iol3 IsiB sll Yl " Gatel Agita dil agiab Sldal SESI 99 yul IL 8 365 Go SSI Ob 
sal OA G3 keile sil 3 Isis 


Adapun mengenai hadits-hadits tentang hukum-hukum syariat dan sejenisnya, tentu saja terdapat 
riwayat-riwayat darinya. Imam al-Bukhari (2350) dan Muslim (2492) meriwayatkan bahwa Abu 
Hurairah -radhiyallahu “anhu—- berkata: 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 729 ) 


Orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadits, wallahu al- 
mau'id. Dan orang-orang juga mengatakan, “Mengapa orang-orang Muhajirin dan Anshar tidak 
meriwayatkan hadits seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah?” Sesungguhnya saudara- 
saudaraku dari kalangan Muhajirin disibukkan oleh kegiatan perdagangan di pasar, dan saudara- 
saudaraku dari kalangan Anshar disibukkan oleh kegiatan mengurus harta-harta mereka 
(pertanian), sedangkan aku sendiri hanyalah seorang lelaki miskin yang senantiasa ber- 
mulazamah kepada Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam- untuk memenuhi kecukupan isi 
perutku. Aku selalu hadir (di majelis Rasulullah) ketika yang lain tidak hadir, dan aku pun selalu 
mengingat (apa yang datang dari Rasulullah) ketika mereka lupa ... -demikian seterusnya hingga 
ucapan Abu Hurairah berikut: 


“Demi Allah, kalau bukan karena dua ayat di dalam al-@uran, niscaya aku tidak akan 
meriwayatkan sesuatu pun kepada kalian selamanya.” 


Yaitu ayat : “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan 
berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada 
manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang 
dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan 
(kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha 
Menerima taubat lagi Maha Penyayang.” (AS. Al-Bagarah: 159-160). Wallohu a'lam bishowaab. 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/1014961628526645 
www.facebook.com/notes/10344 72509908890 


4520. HADITS NABI SAW TIDAK MENGIZINKAN 
SAYYIDINA ALI MENIKAH LAGI 

PERTANYAAN : 

2? Malik Jaya Wirakarta 

Assalamu alaikum wr wb... Pak kiyai dan pak ustad mohon pencerahan nya? apakah ini hadits 


shoheh atau bagaimana..kurang lebih nya seperti ini : sayidina ali KW ingin menikah lagi tapi kata 
nabi boleh tapi ceraikan dulu anak saya sayidina fatimah, mohon pencerahan nya.. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Haditsnya shohih dalam kitab shohih bukhori dan muslim, dalam shahih 
Bukhari 13/204 : 


ia na Sa De TN Kama ap Mad el dal le 303 Us 
lo sr pg Lal | lo guna Wo da1 GD Lv Kelul 2S wal Gili « ol ab al al mg NI gi 

JB IsSa bolsI 
dan shahih Muslim 12/202 : 


Ye iss Gil BSS Gaigp Gil JB Satu 03 Cl GE BS asa Hy TSI yag) gl ye op Se3l biss 
ale WI alao WI Jom) Raw SilgiS do S0 Ly Imo Ol dal Kal Sila al 03 Jul ane G3 all 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(730 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kel GET NG Calls ul G3 ME Real ISSI) € Ul gugislkkal Bugall 4) alim ga Gl Ust 383 Mall ole Alug 
Ol io AI sdisl ls Agil AS9 oil Wu € Il aa te NBA 
MISI Lo xu3303 Lol) 


se kana sesungguhnya Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya (kepada Abdullah bin 
Ubaidillah bin Abi Mulaikah al gurasyi), bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda di atas mimbar: sesungguhnya Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin 
kepadaku agar Ali menikahi anak perempuan mereka, aku tidak mengizinkan, aku tidak 
mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku, dan menikahi 
anak mereka. Dia (Fatimah) adalah bagian dari diriku, aku terganggu jika ada yang 
mengganggunya, dan aku tersakiti jika ada yang menyakitinya. Wallaahu A'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/976617215694420/ 

www.fb.com/notes/1079338305422310 

4523. MAKNA HADITS MENYIRAMKAN AIR KE TANAMAN 
ORANG LAIN 


PERTANYAAN : 


2 Ifan Salim 
Salam. Mohon dijelaskan apa makna dari hadits berikut: Hadits Ruwaifi' bin Tsabit radhiyallahu 
“anhu dari Nabi shollallahu “alaihi wa “ala alihi wa sallam, beliau bersabda: 


dy &55 dala Gay NO SI agallg db G0 US Yo 


“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ia menyiramkan airnya ke 
tanaman orang lain.” (HR. Ahmad ). Hatur nuhun sebelumnya... 


JAWABAN : 


2? Pencari Ilmu 
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokaatuh. Lihat kitab Hikmatu Tasyri'wal Safatuhu juz II 
hal. 48 : 


use oelo watu NI SAI agallg AL yota US Yo 


Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air 
(maninya ) pada lahan tanaman (rahim) orang lain. 
- Al-jami'ul Shoghir hadis no. 8030 : 


Ill uy pntagll uC ball yul ola). Jan pa) 39 Jap lasnog daku yo dll Xic alacl Jul au LS yolo 
ol golali sll 
Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah ) disisi Allah dari pada 


maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. (HR. Ibnu 
Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-thoi). 


2 Mas Hamzah 
Dalam riwayat imam tirmidzi sbb: 


www.islamuna.info 


AL-HADITS 


D1 9 velo Haw NG SI pgalg AL Uoie US yo JB alug le Ul Lola spuill ye Cui Ly Ring, 0 
Y ol Jal ai Ia dc Joddla Cub  RA9) US M9 4S 0 S9) S9 Lu Cya@a Id suuc gl JB 
RAI sis lalu « ul dels gag G3ls Sial Isl Is yana 


Hadits dari Ruwaifi' bin Tsabit Al-Anshari radliyallaahu 'anhu, ia berkata : Telah bersabda 
Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam : "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 
maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) kepada anak orang lain"imam tirmidzi berkata 
bahwa ini adalah hadis hasan, dan diriwayatkan dari selain jalan ini dri ruwaifi" bin tsabit, 
pengamalan hadis ini bagi ahli ilmu adalah seorang lelaki ketika membeli budak yang sedang 
hamil maka tidak boleh menjima'nya hingga melahirkan. 

- Tuhfatul ahwadzi syarah tirmidzi 


Sasa dye Ea dad ul Gula) d3 (o4E Ng ) Aiaku : SI (Oslo) Jaw 2 SI Jah au (ot IE) 
lali ulsl 


Maksudnya "jangan menyiramkan" adalah jangan memasukkan.maksudnya "airnya" adalah air 
maninya." kepada anak orang lain " dalam satu riwayat dalam sunan abu dawud adalah " tanaman 
orang lain " maksudnya adalah menjima' orang-orang hamil. Wallohu a'lam bis showab 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ta'bir : 


onde Sop Ju Yg lal bil yng d4 EL delo wita Ul LSI Aga dis Got S0 Jas Y JB 
Ba ul SI agally AL 034 S0 Jay Yg bei us ci amal yo Bol ale Ru Ul SNI agalla dl 
dubypy La ia ca JB Cypll Iga Garut yul us dugleo gol Wis») 9x20 Ly uga Uda pt is laito 
SNI asalg AL 034 US 109 S3 Sasa ul UNS 93 THL d3 dugleo yul yo Abg 909 dbwu Md al) 
oo st yaals NE SI psullg lih yod US w09 49 la, Lgissel IS) isis cumluall 293 yo dal LS.4 D8 
S5 Autibodlgleo yul yo ad 309 dbgisoy Cu deal dsls gal JB A8 09) Aall ISI 1x15 caaluall 8! 
Jao isl : (og 25) ibu sl : (oslo) Jaw Sl dal ai: (tia ol) cab ca Bian el: (25) 
Gladi bal ) ASIN Tiga - mung Gale AI duo - yui Ma Sl 0ug al giu95 Jai Id : Gn) one €05 
jengelassi 


Hadits di atas magsudnya larangan menjima' orang yang hamil dari orang lain : 


Eta Bis III Uu All 99 odlac Jl uu ella yna yo dis AU KLS) uli yu BL, tni Bigo C3 
de Edo ati Ul SNI agallg AL yoga 21520 Jay N" aku le Al talao yul ye asu ol9" 
sabldl sc yo Job sbg mo ae Ja as Jl all Mu 9 uls ul 5509 So illg sal» gal asal 
AE US ISI lol kita Joodl US ISI el ul sdg dumollg 0 4E yo Yola cus Isl Blyitall d0 elbg 
clolall Alis 539 dusuoy Dim sis Ldgbg 5950 Y Ol ilund 0S gl elus gl gum Gol USI09 SiXio 
JISNI Un Leale daoll Ug59 cl JONI Ud38 dry Louis gl doll ale Un Jb Jololl 46 dal Jl 3 
dala doll" ag Ale Al Lao Agiy Igldiwl SISA UB Uataill 20 ySDU 42 Jalla lugas ac adl" 
dil Jl ul ada Yg AYI ago Jriual Bas Ug2 Jilkllg yul JL UJI V9 Ho ade ade NI 48 Jab Ng 
Jols Usgi Y" #alug le Al alan J3 9g sl wis Jd 93 JS asi Wsg Jl 93 iB gd Usb ug 
8495 Coy Ali wali Las sol 33 Lino JO "er YAH sub Jas UI 4C X9 BA Kl 
3g Uk dis Ulu3I Ulalg JB Lilg Eliol lc del 4 Rislg Ll 50 Job 26) sud ale 
Ball agam 8 yall gb Lisig sll dildo 98 Y gu 


islamport.com/w/srh/Web/366/690.htm 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(732 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ol lal 3354 Yg Hill a93) yo Joni Id UN #lglas RAI us 2955 Y Job d)dlb iso 49 dnSall 
Jl alo yul JB s3 cabai sbg yg Mall Kal d9 389 “also Jalisu9 mual ol babud 20 yi 
S5 Lele ol dal by NA (01 lg sela day 3 YAN Asa dl cow OS Gp) ralus le 
Ae PA NA aa mug. 
GA tesla Jalis3 Y as « ( dye €5) Als 095 40 Oon S9 Del ataay N ) Ui Ola elo Ja 6 
bbs lu duo sad les) Gl 333 all ag ol sll Lai lou, Jala gag Ceng Il 
Neo aa LI, 


islamport.com/w/srh/Web/1755/853.htm 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/984260851596723/ 
www.fb.com/notes/1079355702087237 


4527. HADITS TENTANG TIYAROH 
PERTANYAAN : 


2 Alhimni Rusdy 
Mohon dijabarkan maksud hadits di bawah ini : 


Ball id yo 169850 9502 1x dilas uc « Ius Al Yg Sab NI sub Yg Ius NI 4S lil Cyas 
2,539 Saml Jia ul 1 JBS sll BoliSlo dil Jawa yL II Lol al 3 dls ye 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Dari abdulloh bin umar berkata :Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : 


MY Alli: adaml Jai ul "1 JBS sis BLS lo dil Iga, LIS "Jual s3 dal yo Halal Mid 0 
Ds Jl Ng Sab HI ab 9 Jas AI" 


“Barangsiapa yang thiyarah mengurungkan dia dari hajatnya maka ia telah berbuat syirik”, Para 
shahabat bertanya, “wahai Rasululloh, Lalu apa kaffarahnya?”,  Rasululloh menjawab, 
"Hendaknya ia berdoa : 


as Il Yg Si II lo Yg 353 58 KI 
“Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari-Mu, dan tiada kesialan kecuali kesialan dari-Mu, 


dan tiada sesembahan kecuali Engkau.” (HR Ahmad dan At Tabrani). 
- kitab syarah nawawi ala muslim : 


Cod Rilowk us sabois Lo S9 « io al Je8 gl Jo8 50 09 Sall sai aLolg « pall (abu ) 3 « 
ab css ul MSJ1 S9 Ad pia 9 Lgu0g « d IS wi call Ol ASI « O6« ygalall 9 s UI u9 yang 
SRI « ngan ye UBIN y0 MS yd Md CulS3 «lea Igoeliiig « agilog adotw uc Iga, Jia 
Pa Na m5 Ag gan sil Jd il uSlg UC SBI « Abula ds & il 
bibi Gariiso lolita Iglac SI 4 A1 gl gas Lil sil isl (eh Baal ) os Luas wd (Bab N) 
slaNlg Jail 3d LI Led Ines maid ol 93. 


Tathoyyur adalah menganggap buruk, asalnya adalah sesuatu yang dibenci baik ucapan, 
pekerjaan maupun yang dilihat, orang-orang jahiliyah dulu bertathoyyur dengan menggunakan 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 733 ) 


burung, mereka melepaskan burung sebelum berpergian. Jika burungnya terbang kearah kanan 
maka mereka mengambil berkahnya dan pergi memenuhi yang mereka butuhkan. Jika burungnya 
terbang kearah kiri maka mereka tidak jadi pergi dan tidak memenuhi hajatnya dan mereka 
menganggap ini suatu kesialan, maka hal ini menghalangi dalam kebanyakan waktu mereka dari 
kebaikan, jadi syare'at menafikan kesialan ini dan membatalkannya serta melaranganya. 


Syare'at memberitahukan bahwa kesialan itu tidak memberikan pengaruh sama sekali baik 
manfaat maupun madhorot, inilah makna sabda nabi shollallohu alaihi wasallam "tiada kesialan", 
dalam hadis lainnya "tiyaroh adalah syirik" maksudnya jika meyakini bahwa tiyaroh bisa 
memberikan manfaat atau madhorot.. Jika beramal berdasarkan tiyaroh dan meyakini bahwa 
tiyaroh bisa memberikan pengaruh maka dia telah syirik karena menjadikan tiyaroh mempunyai 
pengaruh dalam pekerjaan dan penciptaan. Wallohu a'lam 


2 Ghufron Bkl 


| Jah : mbl | 5gb wp laa! UN Uli Sulli lay pel -aolg nil IglS 3 lala Bl a53 
adas dalal UB SI, lal Ob ye diyas HD Y Jail "Ulg ob us ol Beli 4 R29 " Luog HD 
salbll suload Igsisd WS Rudu9 ago 3 Ill owl Ulos aed ES Lag ly 93 MS yo cwalwall 
ae adl uc old 88 5 9 Le .0 : ISI ai alas Tondod deg WII IIS gi3 “lu Logo . 


Iiwww.madinahnet.com/.../46D8 AD DBYA 7 4D KB46D9IVBAD8Y6A9... 


ac Al S5 ybs us skil 00 (25) « BB3 al Ikasi lo all Lai #akug ule Al ala guill JB, 
| Jawl sol 9 Milwoll gol 


Rasulullah SAW bersabda” Tathayyur hanyalah apa yang menjadikanmu mengurungkan 
niatmu” (HR. Ahmad) 


NS 00 abadi yan Jl Mc yul US «Bd ul Ul « dsagd cal Li « oma Ui «yul ita dll uc Lis 
Isa y UNIB «al 88 dal yo dab Md) yo» alug ale AU aao All Jawa, JB :JB 9500 Ly Al 
aldi dino 4 48 Ol Yg Ijab NI pub Ng Sya NI 4S N ae cadaml Jia ol JB Sels 8S lo call 


Sos 


"Barangsiapa yang mengurungkan hajatnya karena tathayyur, maka ia telah berbuat kemusyrikan. 
Mereka berkata, hendaknya orang itu berkata: Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, 
tidak ada kesialan kecuali kesilan dari Engkau, dan Tidak ada Tuhan selain Engkau ” (HR. Ahmad) 


Imam Ibnu Katsir katsir ketika menfasirkan Surat 12 ayat 106, mencamtumkan hadis tentang 
Syriknya Tathayyur sbb: 


ol9, «el yss 389 AJil 3 Als yo» Cusall 539 | UsS io D9 5! al Sx Yogi log 1061212y) 

WI 905) das upl gs dug Halo gulg Sol Olg, SAI Curl 939 Lya2 al Gal) 0 dim S0 Jill 
Sis Balollr lag Bal 89 «oa Ugillg piloidlg SJ lo Halus Ale Al las AJI Ja, JO :JB ic 
(San seo al eka anna “Ala dsb 


Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan 
mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain) (AS. Yusuf/12:106) 


LAM 3 US ole ey Ka US dal Slim us yan Jl us li yul aids dll uc liias « 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(734 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dag 3 WI S9 «Jaa doa «Jis doa 9? alas ale Al alo Al Jaa, JB: JB UII c yc 
2051 alodI dio. « JSgill udxy 


Rasulullah SAW bersabda: “Tathayyur adalah syirik Tathayyur adalah syirik, akan tetapi Allah 
menghilangkannya dengan tawakkal” (HR Ahmad, Abu Daud 


Jaa 01 Talas uc « Sl « Obiw bousl "JB Saul yiS Up Sono 3S JB OLI Ep Jadi Lusi 
io Log Ia Sally : Ml Jaw, JG 1JB « dosawo pal US YES 5 US | Sawi ole ey wuc uc 
uba wal Rupa (3:51) «SL “ll dd C9 « XI 

AI Lio Log GE JB «la 2 aballo "JB alang Ale AI colao UI Iga) 02 4 dogauo 03 Ul 40 603 

us ular YS 1Jgts Jaslowl 3 S050 Low :JB9 «SS0 yillg cagld gal ola, . «Sgib dau WI sSI3 
Tanlunoll lin .d9gmw0 v2l Jo3 KS2iC IrD JS gill udy Wl 59 «XI Lo logy Ical! Id 98 Jaka 
CSIB NI Vo log Ia Ball Ia Hall Ia dalih JW Igan ol GS AI gu) pas gl YP 
La CMS Sio ll J9 yan Hd OLS valg SS0yilly J balllg .ygl3 gal olg, «ISL say All 
wd j9 cus ji uno 


Rasulullah SAW bersabda: “Tathayyur adalah syirik 3x, akan tetapi Allah menghilangkannya 
dengan tawakkal” (HR. Abu Dawud, , shoheh Ibnu Hibban, Lafdnya Tirmidzi dan 
menshohehkannya, dalam kitab Targib wat tarhib) 


Al 94) B1 yul u0 Blo yul ye Uma gal Uus Uni mal Uu MAN Lido ASI 3 Sono LiSa 
Soal Reno MW 310 A9 old X9 dab A9 Sg2c AJB plug ale WI oo will yo uc 


Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada 'adwa, tidak ada tathayyur, tidak ada hamah dan tidak ada 
shafar” (HR. Bukhari, Muslim). 

Dalam kitab Tauhid Fathul Majid, dari riwayat Abu Dawud bahwa “Sesunguhnya Orang jahiliyah 
menganggap bulan Shafar sebagai bulan sial, maka Nabi SAW menyangkalnya”.Menganggap sial 
bualan Shafar adalah termasuk jenis tathayyur yang dilarang, begitu pula menganggap sial suatu 
hari seperti hari Rabu, dan anggapan orang-orang jahiliyah terhadap bulan Syawal sebagai bulan 
sial secara khusus dalan nikah. 


NS 0S 0 abadi yan Ji Mc yul uc «Bd ul Ul « dsagd cal Li « oma Ui yul ito dll uc ito 
Isa y L NJE «al 388 dal yo dub id) yo» ala ale AU al All Jaa, JB :JB 9 200 1» WI 
aoi dino 4 4E Ol Yg Ijab NI pub Ng Sya NI SN ag cadas Jgta ol JB Sells 8S lo all 


Soal 


Barangsiapa yang mengurungkan hajatnya karena tathayyur, maka ia telah berbuat kemusyrikan. 
Mereka berkata, hendaknya orang itu berkata: Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, 
tidak ada kesialan kecuali kesilan dari Ba dan Tidak ada Tuhan selain Engkau (HR. Kl 


ASI Ya Ab aya Ka TEA PANEN NATA il Jaw, 3 
sila Jl 2050 Ubi dls) dtng S1 99 sep WAS 9 Asu Us 14199 «al alllg sos! ol9) 


Barangsiapa yang mengurungkan hajatnya karena tathayyur, maka ia telah berbuat kemusyrikan. 
Mereka berkata, hendaknya orang itu berkata: Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, 
tidak ada kesialan kecuali kesilan dari Engkau, dan Tidak ada Tuhan selain Engkau (HR. Ahmad). 
Wallohu a'lam bis showab. 


Id 333 383 Aa Gg Ford 833 Yan  dlug le dil oduo dil Jay JB "JB Cubi Ly B9) ye. 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 735 ) 


mall oa gusag san Aasusn ado ASI JI do gal dis S9) nnn1g0 Ly Ml Ly Naga 1099 sol all olg, 
silg Jl goxo abi Jb) A9 aguio uc 
AU 9150 9502 ul ye (Lab pn) Ijial SS USS GS all A5 Yan saku Gale Al ola yuill JB 
Jaw solo Siluall 20 an 

les 900 Islac 1518 15 pgic gbi gl ladi add Alai dab Ul KHAS ASI (Jadi yo dll ) : J 
al gau lai dil Sgww Las « ul ati! yo yu : ama Jl89 . PA Ka bwah 
W ygoslisis lo yg. IsilS agid IS 3 lilow lau : owl Jlg . ld Sora Si Jual 388 JdetiYL usu 
29a9 Olga laa! mil ISI A3 yi Sts dloadl 49 lu alas Ng « 09 Sol Jsuo5 98 1550 Luwu 
sio! 53 Lay ywggill Yosi) Lo segi doll Ag3 0 V l3 yo AI SI (AI )aslesi ( Lio log ) skil 
lo SS WS ai al 0,59 dal IS yo dl Ju yo NI SI! itu, sll JB. w agai Ul dal,S 
2 gaul Sio duudil D 263 NG 0) WAL dio 09 Sal y99 SS) MAS yo £gi IS « “dg Sol JUJI yo disatu 
09 Sol adal ed Ja 33 «SI USAI Yo SW au (dy) UNI Kong Usil mada (WI «S9 ) 
dis 203 UB Due lg ual boball ul Lol Oia Al iii A9 Aye lai NI Lay (SI ( JSI) 
uv : » leg 0 9505 Ly Ul Mc Lyra 0 lg le AU ahad Mic » 9 S dag3 0 Hugo d3, yo MA 
Jl Nge Sab XI ab X9 « JS XI 45 2 adl : Isis ul JS d9 Jual 349 dls yo duboll Up, 
sil.abll9 sesi olg) . Jus . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/987598967929578 
www.fb.com/notes/1079365778752896? 


4528. MAKNA HADITS BACALAH AL-OUR'AN DAN 
NAIKLAH 
PERTANYAAN : 


? Dimas Abdullah 

Assalamu'alaikum. Mohon penjelasan tentang hadits berikut : Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash 
RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda : "Akan dikatakan kepada orang yang membaca 
Al guran : Baca, tingkatkan dan perindah bacaanmu sebagaimana kamu memperindah urusan di 
dunia, sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau baca." (HR Abu Daud dan 
Tirmizi). Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 


obi ok JB) : alag Ale AU coluo AU Iga, JB : JB logic WI 5) 900 Ly UI uc uc : 
bg. al os ic io UG Jl 99 Ji5i US LS Jina Sala Isl). 


Dari Abdulloh bin umar rodhiyallohu anhuma berkata :Rasululloh shollilohu alaihi wasallam 
bersabda :" Dikatakan kepada Shahibul Gur'an (di akhirat): “Bacalah Al-@ur'an dan naiklah (ke 
surga) serta tartilkaniah (bacaanmu) sebagai mana engkau tartilkan sewaktu di dunia. 
Sesungguhnya kedudukan dan tempat tinggalmu (di surga) berdasarkan akhir ayat yang engkau 
baca”. (HR. Imam Tirmidzi dan Abu Dawud). 

- kitab aunul ma'bud syarah sunan abu dawud (4/237) : 


4 Jas X9 04 ji v0 N Jogi 590WL A05 Yo Sl : (Ulil Kasad) dusll Jass uc si : (Jln) 
SD sll del 98 eiel 3 4d Jasias Y SI ! (Jing Yus Kal j0 gl dimdl las adl si: (lo LI) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(736 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ade el jall ul dl Bola 433 « sbisl,3 disi : (Jiya Cu 6S) #SINAll oleS 2SYI Segsllg Sal » yan) 
alatas dir UB) Haiall B009 Ig all SS Yo: (Lin 98) dukiS9 FuoS Jins 39 

Sal Uli Jaga rs ate bal Gu se adem ol al sasa 63 Sya 209 (B3 25 
boa UsacLos el JB "amy Bg. 


(Dikatakan) maksudnya ketika masuk ke syurga. (kepada shohibul gur'an) maksudnya adalah 
orang yang melazimkan baca al guran dan mengamalkannya, bukan orang yang membaca saja 
tanpa mengamalkan. (bacalah dan naiklah ) maksudnya naik ke derajat yang ada di syurga, atau 
ke tingkatan-tingkatan kedekatan kepada Allah. (serta tartilkanlah) maksudnya jangan tergesa- 
gesa dalam bacaanmu ketika disyurga yang hanya untuk meraih kenikmatan dan penyaksaian 
agung saja seperti ibadahnya malaikat. ( sebagai mana engkau tartilkan) maksudnya dalam 
bacaanmu, dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa balasan cocok berdasarkan amalan dalam 
jumlah dan cara. (sewaktu didunia) yaitu tajwidnya huruf dan tahu berhentinya. (Sesungguhnya 
kedudukan dan tempat tinggalmu (di surga) berdasarkan akhir ayat yang engkau baca), telah 
datang hadis bahwa derajatnya syurga berdasarjan hitungan ayat al guran, dan telah datang 
dalam hadis bahwa orang yang ahli gur'an maka tiada derajat diatasnya. Maka gurro'/ahli bacaan 
al gur'an derajatnya senantiasa naik berdasarkan ukuran bacaannya. 


bs ade mall ding LSI Sola Jliy « dindl 25 08 le Ulil isl slic JIN 93 ls ? pulasll JB 
US Lio Is 33 13 og « dinll 3 vw de Wil « Ulil gua de3 Kdgiwl Yo « Ulil SI yo Li 
aalil Bel all kagiio Sie lg Lagiio ya «lb 533 ade @ all yo A8). 


Al-khottoby berkata : telah datang dalam atsar bahwa hitungan ayat guran berdasarkan ukuran 
derajat di syurga. Dikatakan kepada pembaca gur'an : bacalah dan naiklah ke derajatnya syurga 
berdasarkan ukuran yang engkau baca dari ayat al gur'an, barang siapa memenuhi bacaan semua 
al guran maka dia menguasai puncak derajat di syurga, dan barang siapa membaca satu bagian 
dari guran maka dia naik pada derajat berdasarkan ukuran bagian tersebut, maka puncak pahala 
pada puncak bacaan. 


ass al glail Y SI alBYI Cucriual alas NI Jls 9 Sel ul LB lai 3 HE Ul sulall JB9 
Ji gililinuo 0 pelet Y ASI) RaraillS Ad bel all OAdg « alis Y gl Isl 98 ySsdlg Bela OS 
cet abal ab 


At-tiby berkata : sesungguhnya naiknya derajat itu selama lamanya, maka sebagaimana bahwa 
bacaannya ketika sudah hatam akan menariknya untuk memulai dari awal dan ini tidak ada 
putusnya, maka seperti itulah bacaan dan naiknya derajat pada tingkatan-tingkatan yang tidak ada 
batasnya, dan bacaan ini bagi mereka bagaikan tasbih bagi malaikat, kenikmatan mereka tidak 
akan menyibukkannya bahwa ini lebih agung. 


olga ad oh Ulil Jas dl w09 coli al ls luld d3 MLS Uk Jas wo ul : elalall Law JB 
Bisllg 890bI 303 UWINI algl Stud WII Ig anal dl el al sal KLS wdles dil JB 38g « lasls ol,8 
dell Will 98 Wall call ale ay Uolucl sisa 9 . 


Sebagian ulama' berkata : Sesungguhnya orang yang mengamalkan al gur'an maka seolah-olah 
dia selalu membacanya walaupun tidak membaca, dan barang siapa tidak mengamalkan algur'an 
maka seolah-olah dia tidak membacanya walaupun dia terus menerus membacanya.Allah ta'ala 
telah berfirman dalam kitabnya :“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran 
orang-orang yang mempunyai fikiran”. (AS. Shaad: 29), maka hanya membaca dan hafalan saja 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 737 ) 


tidak dihitung dengan hitungan derajat 2 yang tinggi di syurga yang tinggi. Wallohu a'lam bis 
showab 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ta'bir : 


NS US 95 US dan yul 1 me ye Ubiw uc pi galg KS A5JI yaa gal Lir « JUS 3 39050 Las 
bund 93 Siji LuS laS Jiya dasls Ll « Ulil sll Ja JB plug le WI ola ul ye 900 Ly Al 
Sago Ly yan JI dus Lipa Jldiy Lila Tuba Cu yan Id sung gol JB lp Lai dl pl Sic elil io UB 
dlagall sll iv («S3 sgls cal Uus) : dsS #3) dd ld go ol Igo sole Cc Uli Uc | 
uu Ul 3D (05 0S) US us Juddll Amal (psi gal) Sule Gis HSIL R90 s5 Jl dwi sll . 


(Sols) 1187 :10 1 Jasllg 290WL A03Y wo Sl (Ulil esla) dadi Joss xi ssi (Ju) : Jas 
saldalg5 499 «ama SI W8)9 U3, All a09 Jual 53, Jl « duall Ol» adl asu «SI sub yo sol 
MI ya (las 98 5 US LS) sela Jasa Yg Jade Last (boa )" duols AI "1 sal 
S3 ls 3 gulali JB: al 93 Suall JB (logat dl s1 dio sll io UB) Sgall Sang Iga 
oa Dati CS lo yaS ale RN 93 Il Sola JB «BSI YS Till 2 2 ale Ulil Sl sae yi 3 
an 
bela kagito sie lgi Lagiio y3S9 « ss 533 ale al 93 ab, 

S2 H9 Ula url date valg sUlwillg ygly gag Sos! ds 519 (Read vw Luca lan ) : J3. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/9883540445207371 
www.fb.com/notes/1079367048752769 


4530. HUKUM MEMBACA HADITS AUDSI SAAT HADATS 
BESAR 
PERTANYAAN : 


Bagaimana hukum membaca hadits gudsi ketika hadats besar ? (Zaen Ahmad| 
JAWABAN : 


Hukumnya tidak apa-apa. Orang yang berhadats besar boleh membaca hadits gudsi, karena 
meski firman Allah, kedudukan hadits gudsi bukanlah termasuk bagian dari Al-Gur'an. Akan tetapi 
disunnahkan membacanya dalam keadaan suci sebagaimana membaca kitab hadits yang lainnya. 
Wallohu a'lam bis showab 


sang) lan lal Halo ls ALA sy Ly) S jlad ghe Him pel KALA | Ja maag Saut ska) 3. klbawam AJ e3 sim ge 
LEN 58 sd IA AY Dp (Wa cl Ce luky ya lk (s2 ) Is Kian Us, ali j3 I Yasa ls, 


http://islamport.com/w/shf/Web/1108/272.htm 
- kitab nihayatul muhtaj dan hasiyah syibro malisi (1/222) : 


3 Jillg ti Row Ol dika dl 3D U Gusglly SS 5S Go US ale 4 ol slama a33 
Sl Sala ala la Al olao Ags) Old le li WI MS 10 553 lo3 JW @gwio 021539 Cis.oall 
asal Cu (Agu) ulu le: JS) . Jaiidls 


G9 oki 9 Anus Row Al ul una eh au U ywogllg Gd, US yo US ale « ulsill sll wall 95ug 
Cusadl SI dug Ula AI old Ugw) Ul de All JS yo 59 log 890WI Sawi del 39 Iouoall 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A1 JNlO dl 9dlo sal . 
MUJAWWIB : Saepoden, Mas Hamzah, Ghufron Bkl 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/988296794526462/ 
www.fb.com/notes//1079372168752257 


4570. MAKSUD HADITS MEMBERI RASA AMAN PADA 
TETANGGA 
PERTANYAAN : 


? Nopi Darto 
Assalamu'alaikum.. Ustadz..Mau tanya.. Tolong share Hadits kurang lebih : "Tidak akan masuk 
surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya". Terimakasih.. 


JAWABAN : 


2 Yusuf Faturohman 

Wa alaikumus salaam, Tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari 
keburukannya perilakunya”. (HR. Ahmad 14/262, dishahihkan Ahmad Syakir dalam Takhrij 
Musnad Ahmad). 


2 Rizalullah 

- Al mustadrok : 
sila ole yob Y yo Hall Jan 
Hb gal al uga «dg al lili « UNI au La ya0 Li «gu Ly Sono yubsl gal Lia» « 
Sai soal gal saia «yang soal ya Jaslowul Ui «ob 0g Mc va ym lu « Seal 01 gal alidag « 
Y dil "1 JB - ala Jlg le Al cola - Al Iga ol LD yul ye Soadoll Agus yul v4 dit Le 
LB "adil ayla yo Y Ul": JBS dil Jay LSI Log "LE "goda Y Allg ego Y all « yo! 
| . | | dya" JBS asiloy log". 
sal uc RSA us cab yul Cus Les lasl « ISS ola 54 Ag Kadal b Ma LC Tuba Lu LAH 
ati al sol Hee wall Jas Y "J5 Jus dig ale all aa» aall ye 8 aya”. 


- Syarah Muslim : 


Liss Gol dl JB (RAS yg Jaclowl uc Luas 33 Gp ME3 cat Hj A89 MU G) c43) WS 
JI NT JB altag Ale Al alus Al atas Ul d0058 wal ES daud GG Al gunasi JB dhslaual 
dil dal ab Y Go AI" 

OS sio all) 

dial Aplilg Ala d9 Atil gas Silgall (dislgy Oo ob N yo Hall say N) alug le Ali Laka Api 
ale 80 ey Jaiuy yo ale Jgnao Ol ladasl Ih Anal Lo JS 98 Ubyau bls3 dil Isap N cun y39 
Ji mal Lealgal C8 ISI asik Jg59 289 Lely Y Ul og 33 oligo willy Ill lelap Y 3S Iag3 dog xii 
0 ul Sll Jal d3 Ul Lior LY uabsbil uy3d Wa laslg Ya less dis way 3 Syly dB Ai S4) 
SAS et ly Yah dini s3 dio lis lis Ul alas Al dl 93 LSI ale Ino Mg ale Wb 
Jelly adl ass, 


Imam An Nawawi ketika menjelaskan makna lafadz “tidak akan masuk surga..' beliau mengatakan: 


www.islamuna.info 


AL-HADITS | 739 ) 


“lafadz ini dita'wil dengan dua kemungkinan dengan menimbang beberapa pertimbangan. 
Pertama, maksudnya yaitu jika pelakunya menganggap halal perbuatan haram. Sehingga, karena 
sebenarnya ia tahu itu diharamkan agama, ia menjadi kafir kekal di neraka, tidak masuk surga. 
Kedua, maksudnya yaitu ia tidak masuk surga bersama rombongan pertama dari kalangan orang- 
orang yang beruntung” 


Al Munawi juga dalam Faidhul godir menjelaskan makna “tidak masuk surga...” dengan berkata, 
“tidak masuk surga secara mutlak jika ia menghalalkan perbuatan dosa tersebut atau maksudnya 
tidak masuk surga bersama rombongan pertama yang masuk surga jia ia tidak menganggap itu 
halal”. Wallohu a'lam bis showab. 


- Faidhul godir : 


sai d9 till Ld udi Cp 9d elag Hlall Atil gas Gala» «SI (Aiilgy o)ls yok N wo dll Ussy N) 
JS Lana dg lan JS oya Lu JS ISI VY dlbg 0.3 JB Aiilgp log 198 dlg, 49 s1 ac AL 
aikog sSig din s5 ll lic lo Ailgiol lc gl Ayab Jlig Waie sud ade Ula J3 4 Hilal Jlusl 

ad gd gl lek N HL Upi 0g dy sunlaall UB 4 yA Jgls dilso HI 0d Kale ol mob 
J9 UluNI JlaS yo JI Bis : A05 yul ugl JB (Hati) dls Say AB al bagoll dinll al J0ll gl Jsiwall 
Jloub 4 dmogll Jliiol Juosug Ule ysb3lu @pdlsJl | 449 yo J Jal 


SY Ulah GS9 Id 4E9 Ke J5 a89 a59 489 Alm dangS Gila pagu ulu NI D9 16 

J9 (35258 sal uc) & lord 99 (a (2) 023 Ill JJ Anil Is cal 0 Ugkig ic Ao gigolo dawai 
So Jb gai Y Ala yo Y All3 otg Y Ala ena dio pil 8 AI Lil Idgp Hall 98 Sl A54 
WII H3 Gil jl yob Y SI JB. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1070138563008951/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


AGIDAH 


(742 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5 A@IDAH 


Bab ini berisi tanya jawab dan artikel tentang agidah ahlus sunnah wal jam'ah 


3635. AGAMA ISLAM ADALAH AGAMA YANG BENAR DAN 
AGAMA SELURUH NABI 


Agama adalah seperangkat aturan yang apa bila diikuti seutuhnya akan memberikan jaminan 
keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Agama yang benar pada prinsipnya adalah 
wadI'i Ilahiyy, artinya aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah, karena sesungguhnya hanya 
Allah saja yang berhak disembah, dan Dialah pemilik kehidupan dunia dan akhirat. 


Dengan demikian hanya Allah pula yang benar-benar mengetahui segala perkara yang membawa 
kemaslahatan kehidupan di dunia, dan hanya Dia yang menetapkan perkara-perkara yang dapat 
menyelamatkan seorang hamba di akhirat kelak. Karena itu, di antara hikmah diutusnya para nabi 
dan rasul adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para hamba-Nya tentang perkara- 
perkara yang dapat menyelamatkan para hamba itu sendiri. 


Seorang muslim meyakini sepenuhnya bahwa satu-satunya agama yang benar adalah hanya 
agama Islam. Karena itu ia memilih untuk memeluk agama tersebut, dan tidak memeluk agama 
lainnya. Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk membawa Islam dan menyebarkannya, 
serta memerangi, menghapuskan serta memberantas kekufuran dan syirik. 

Salah satu gelar Rasulullah adalah al-Mahi. Ketika beliau ditanya maknanya beliau menjawab: 


(one3 Srosilg akang SAI 05) SAI gu dil 93a1 Sall Salad Us 


"Aku adalah al-Mahi, yang dengan mengutusku Allah menghapuskan kekufuran”. (HR. al-Bukhari, 
Muslim, dan at-Tirmidzi). 

Sebagian orang ada yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Sebagian 
lainnya tidak beriman, dan mereka adalah orang-orang yang celaka dan akan masuk neraka serta 
kekal di dalamnya tanpa penghabisan. 


Allah menurunkan agama Islam untuk diikuti. Seandainya manusia bebas untuk berbuat kufur dan 
syirik, bebas untuk berkeyakinan apapun sesuai apa yang ia kehendaki, maka Allah tidak akan 
mengutus para nabi dan para rasul, serta tidak akan menurunkan kitab-kitab-Nya. 

Adapun maksud dari firman Allah: 


(29 "AKSII) aU lis 509 Goda alis 63 


Yang secara zhahir bermakna “Barang siapa berkehandak maka berimanlah ia, dan barang siapa 
berkehandak maka kafirlah ia”, AS. Al-Kahfi: 29. Bukan untuk tujuan memberi kebebasan untuk 
memilih (at-takhyir) antara kufur dan iman. Tapi tujuan dari ayat ini adalah untuk ancaman (at- 
tahdid). Karena itu lanjutan dari ayat tersebut adalah bermakna “Dan Kami menyediakan neraka 
bagi orang-orang kafir”. 


Demikian pula yang maksud dengan firman Allah: 
(256 2 ll) wall &3 ol SI Y 


Yang secara zhahir bermakna bahwa dalam beragama tidak ada paksaan. Ayat ini bukan dalam 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 743 ) 


pengertian larangan memeksa orang kafir untuk masuk Islam. Sebaliknya, seorang yang kafir 
sedapat mungkin kita ajak ia untuk masuk dalam agama Islam, karena hanya dengan demikian ia 
menjadi selamat di akhirat kelak. 


Adapun ayat di atas menurut salah satu penafsirannya sudah dihapus (mansukhah) oleh ayat as- 
saif. Yaitu ayat yang berisi perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Sementara menurut 
penafsiran lainnya bahwa ayat di atas hanya berlaku bagi kafir dzimmyy saja. 


Bahwa manusia terbagi kepada dua golongan, sebagian ada yang mukmin dan sebagian lainnya 
ada yang kafir, adalah dengan kehendak Allah. Artinya, bahwa Allah telah berkehandak untuk 
memenuhi neraka dengan mereka yang kafir, baik dari kalangan jin maupun manusia. Namun 
demikian Allah tidak memerintahkan kepada kekufuran, dan Allah tidak meridlai kekufuran 
tersebut. 


Karena itu dalam agama Allah tidak tidak ada istilah pluralisme beragama sebagai suatu ajaran 
dan ajakan. Demikian pula tidak ada istilah sinkretisme, atau faham yang menggabungkan 
“kebenaran” yang terdapat dalam beberapa agama atau semua agama yang lalu menurutnya 
diformulasikan. Seorang yang berkeyakinan bahwa ada agama yang hak selain agama Islam 
maka orang ini bukan seorang muslim, dan dia tidak mengetahui secara benar akan hakekat 
Islam. 

Allah berfirman: 


(6 #09 8) ox HI3 Si KI 
Makna zhahir ayat ini “Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku”, AS. Al-Kafirun: 6. 


Maksud ayat ini sama sekali bukan untuk pembenaran atau pengakuan terhadap keabsahan 
agama lain. Tapi untuk menegaskan bahwa Islam bertentangan dengan syirik dan tidak mungkin 
dapat digabungkan atau dicampuradukan antara keduanya. Artinya, semua agama selain Islam 
adalah agama batil yang harus ditinggalkan. 

Kemudian firman Allah: 


(24 Him) cmd JS y3 3 SSH adal ASUI al Lls 


Makna zhahir ayat ini “...dan sesungguhnya kami atau kalian -wahai orang-orang musyrik- pasti 
berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata”, AS. Saba': 24. 


Ayat ini bukan dalam pengertian untuk meragukan apakah Islam sebagai agama yang benar atau 
tidak, tapi untuk menyampaikan terhadap orang-orang musyrik bahwa antara kita dan mereka 
pasti salah satunya ada yang benar dan satu lainnya pasti sesat. Dan tentu hanya orang-orang 
yang menyembah Allah saja yang berada dalam kebenaran, sementara orang-orang musyrik yang 
menyekutukan Allah berada dalam kesesatan. 


Bahkan menurut Abu "Ubaidah kata “aw” (sI) dalam ayat di atas dalam pengertian “wa” (3) yang 
berarti “dan”. Gaya bahasa semacam ini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan al-laff wa an- 
nasyr. Dengan demikian yang dimaksud ayat tersebut adalah “kami berada dalam kebenaran dan 
kalian -wahai orang-orang musyrik- dalam kesesatan yang nyata”. Demikianlah yang telah 
dijelaskan oleh pakar tafsir, Imam Abu Hayyan al-Andalusi dalam kitab tafsirnya, al-Bahr al- 
Muhith. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam al-@uran Allah berfirman: 


(19 sulsac Jie) AA dll Sie Gl UI 
“Sesungguhnya agama yang diridlai oleh Allah hanya agama Islam”, AS. Ali Imran: 19. 
Dalam ayat lain Allah berfirman: 


(85 Loc Jls) Eno Go 351 98 3d3 Vo JM UB Lay MWA SAE Rin Y23 


“Dan barang siapa mencari selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia diakhirat 
termasuk orang-orang yang merugi”. AS. Ali “Imran: 85. 


Dengan demikian maka Islam adalah satu-satunya agama yang hak dan yang diridlai oleh Allah 
bagi para hamba-Nya. Allah memerintahkan kita untuk memeluk agama Islam ini. Maka satu- 
satunya agama yang disebut dengan agama samawi hanya satu, yaitu agama Islam. Tidak ada 
agama samawi selain agama Islam. Sementara makna Islam adalah tunduk dan turut terhadap 
apa yang dibawa oleh nabi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. 


ISLAM AGAMA SELURUH NABI 

Agama Islam adalah agama seluruh nabi. Dari mulai nabi dan rasul pertama, yaitu nabi Adam, 
yang sebagai ayah -moyang- bagi seluruh manusia, hingga nabi dan rasul terakhir yang sebagai 
pimpinan mereka dan makhluk Allah paling mulia, yaitu nabi Muhammad. 

Demikian pula seluruh pengikut para nabi adalah orang-orang yang beragama Islam. 

Orang yang beriman dan mengikuti nabi Musa pada masanya disebut dengan muslim Musawi. 
Orang yang beriman dan mengikuti nabi "Isa pada masanya disebut dengan muslim 'Isawi. 
Demikian pula orang muslim yang beriman dan mengikuti nabi Muhammad dapat dikatakan 
sebagai muslim Muhammadi. 


- Nabi Ibrahim seorang muslim dan datang dengan membawa agama Islam. Allah berfirman: 
(67 #ulsoc Jls) GS xisall yo UE log alun Bus US C9 Lulus Yg boga Adul SIS Lo 


“Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang 
yang jauh dari syirik dan kufur dan seorang yang muslim. Dan sekali-kali dia bukanlah seorang 
yang musyrik”. (AS. Ali “Imran: 67) 


- Nabi Sulaiman seorang muslim dan datang dengan membawa agama Islam. Allah berfirman: 
(81 Jaw) Samkuo gugilg Ke Igles NI (30) a53 yA IU au Gl3 Uliks 30 SI 


“Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya -isi-nya: Dengan menyebut nama 
Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, bahwa jangalah kalian berlaku sombong 
terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang memeluk Islam”. (AS. An-Nami: 
30-31). 


- Nabi Yusuf seorang muslim dan datang dengan membawa agama Islam. Tentang doa nabi 
Yusuf. Allah berfirman: 


(101 Laga) Erna sutalig Lakus 93935 


“Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh”. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 745 ) 


(AS. Yusuf: 101) 


- Nabi 'Isa seorang muslim, juga orang-orang yang beriman kepadanya dan menjadi pengikut 
setianya, yaitu kaum Hawwariyyun, mereka semua adalah orang-orang Islam. 
Allah berfirman: 


UL Sgilg AL Ual Jl jail ES GepolsSI JB Ul adl Soil 52 JB II Ki cauc Gus LB 
(52 -ulsoc Jls) saku 


“Maka tatkala "Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Isra'il) berkatalah ia: Siapakah yang akan 
menjadi pembela-pembelaku untuk -menegakan agama- Allah. Para Hawwariyyun (sahabat- 
sahabat setia) menjawab: Kamilah pembela-pembela -agama- Allah. Kami beriman kepada Allah 
dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim”. (AS. Ali Imran: 52) 


Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menunjukan bahwa agama semua nabi dan rasul 
adalah agama Islam dan bahwa mereka adalah orang-orang Islam. 


Dengan demikian semua nabi datang dengan membawa agama Islam, tidak ada seorangpun dari 
mereka yang mambawa selain agama Islam. 


Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam syari'at-syari'at yang mereka bawa 
saja. 

Yaitu dalam aturan-aturan hukum praktis, seperti dalam tata cara ibadah, bersuci, hubungan antar 
manusia dan lainnya. 


Tentang hal ini Allah berfirman: 


Sling 45 5 Kio Ulas JI (48) 
“Dan untuk tiap-tiap umat di antara kamu (umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami 
berikan aturan dan jalan yang terang”. (AS. Al-Ma'idah: 48). Dalam ayat ini Allah memberitahukan 
bahwa masing-masing umat mengikuti syari'atnya tersendiri. Allah tidak menyatakan bahwa 
masing-masing memiliki agama tersendiri. Lebih tegas lagi Rasulullah dalam hal ini bersabda: 


& es a- - An an 2 20 Mer SP 2-0 ay ot 
SE ol35) ai Keilgal3 513 Keiao Oa 035) 2 
p) 9) P1 9 ASI 9 Ag 9S SU 


“Seluruh nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu yaitu agama Islam, dan syari'at- 
syari'at mereka yang berbeda-beda”. (HR. al-Bukhari). Wallahu A'lam Bis-Shawaab. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/561587710561313 
www.fb.com/notes/880346378654838 


4281. PENJABARAN MAKNA DUA KALIMAH SYAHADAH 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Rangga 

Assalamu'alaikum. Ustadz/zah mau nanya apa penjabaran dari dua kalimah syahadat dan apa 
makna sebenarnya dari dua kalimah syahadat tsb.? Syukron,Jazaakumullah.. Bersama,Ustadz 
Abdullah Afif dan ustadz/zah Piss-KTB,dan seluruh member.. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(746 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam Kitab Sullamuttaufig halaman 6 s/d 16: 


4 salgl Jl NI Soni K3 by da1s0 Y Ul Gai9 Yodig Sisig des ul Ul NI dl Y ol aga SU209 
Ad Liu Ad log US AI slr lo day lol Jill usil Jl GL JI SE sll SI mol adl mall Jo 
Binal 9d9 segi Ain Uu ya JS 0G 05io JlaS SS, 9.090 pulas all all NI i93 Yg Jas Ng LS 
Rod yalo MX dilino JiluS aa MSG Halo ag Log WII gg L@ls alga Log puri 969 mol 

| LyuS Tole gala Igo Loc olleig Silr Jl63NI9 Kla 9 UJI 43 UBI 


Makna ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH 

Hendaknya kamu mengetahui, meyakini, mengimani dan membenarkan bahwa tidak ada Dzat 
yang wajib disembah dengan hag di dalam wujudnya kecuali Allah yang satu , yang Awal , yang 
Dahulu , yang Hidup, yang Berdiri Sendiri, Yang Kekal, yang Abadi, Yang menciptakan, yang 
memberi rizki, Yang Maha Mengetahui. Yang Maha Kuasa, yang maha membuat yang Dia 
inginkan 


Sesuatu yang Allah kehendaki menjadi ada, dan apa yang tidak di kehendaki oleh Allah, tidak ada. 
Dan tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha Timggi dan 
Maha Agung. Yang tersifati dengan seluruh sifat kesempurnaan, Yang tidak ada sifat2 
kekurangan. Tidak ada yang serupa dengan-Nya sesuatupun. Dia maha Mendengar dan Maha 
Melihat. 


Dia yang Dahulu, yang selainnya adalah baru. Dia adalah sang Pencipta dan yang lainnya adalah 
ciptaan-Nya. Kalamnya adalah Gadiem seperti halnya seluruh sifatnya yang lain. Karena 
sesungguhnya Allah SWT adalah berbeda dengan seluruh mahluk baik dalam dzat-Nya, 
perbuatan-Nya dan Sifat-sifat-Nya. 


Allah SWT terbebas dari ucapan-ucapan orang-orang yang zhalim semuanya. Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Agung. 


v3 Alba Mc ey WI M5 uu Som0 Uduw « ul vojig Grsig Skisig ali £ ul all Jaw) Ido00 Ul agsal Kisog 
saldg Las Csg ASoy d9 SSI R10 dl Agu 39 WI Sc akug Ale Ab Klo yu ll Sio M0 Ly aa 
Jldau9 Aousig sll Ula SIS 503 Y SI Lo R05 H8 Hold alwg le Al slab dil Leu9 AH 9 Huroll all 
va9lg bl owollg 2Wl9 Ul dll lsg Olgilg Kelundlg doldllg all Casall9 JaSI9 Sio wuSJa! 
Gilg ooasg dUS jab 9 OiS9 Aw 9 WI AS) lu yo 39 Wall 9 di W 43 Jl9 sobJI9 diall9 doll 9 
canon adl dg Sawo Gaal il alug de Al ala 


Makna ASHADU ANNA MUHAMMADAN RASULULLAH 

Hendaknya kamu mengetahui, meyakini, mengimani dan membenarkan bahwa sesungguhnya 
Penguhulu kita, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthallib, bin Hasyim, bin Abdu Manaf yang 
bangsa Guraisy - shallallaahu “alaihi wasallam - adalah hamba Allah dan Rasul-Nya kepada 
seluruh mahluk. Beliau dilahirkan di Mekah dan di Utus disana, dan Hijrah ke Madinah dan di 
makamkan di sana. Dan sesungguhnya beliau shallallaahu “alaihi wasallam adalah benar dalam 
segala apa yang di khabarkan. 


Sebagian yang dikhabarkan beliau adalah:Adzab kubur dan nikmat kuburPertanyaan dua 
Malaikat, Munkar dan Nakir Bangkit dari kubur Dikumpulkan di alam Mahsyar @iyamat Hisab 
Pahala Siksa Mizan Neraka ShirothTelaga Syafa'at Syurga dan kekal di dalamnya Melihat Allah 


www.islamuna.info 


AOIDAH | 747 ) 


SWT di dalam syurga 


Dan kemudian mengimani Malaikat-malaikat AllahRasul-rasul-NyaKitab-kitab-Nya dan mengimani 
gadar baik yang bagus maupun gadar yang jelek semuanya dari Allah SWT Dan sesunguhnya 
Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan pemimpin Anak Adam semuanya. Wallaahu 
Alam bis showab (NN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb//959065744116234 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969780359711439 


F0091. SIAPAKAH SEBENARNYA ASY'ARIYYAH ? 


Oleh Mbah Jenggot 


Berawal dari pertanyaan yang tak terjawab dari member Piss-Ktb tentang kenapa dan mengapa 
harus mengikuti ASY'ARIYYAH, siapakah sebenarnya ASY'ARIYYAH ??? Berikut saya coba buat 
catatan khusus yang semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. 


Banyak orang yang tidak mengerti apa sebenarnya madzhab Asy'ariyyah, siapa mereka dan 
bagimana methode pemikiran mereka dalam akidah, hingga madzhab Asy'ariyyah tersebut di 
labeli madzhab sesat serta keluar dari agama. Lebih ekstrim lagi, ada sebagian kalangan yang 
tanpa ragu-ragu menilai pengikut madzhab Asy'ariyyah adalah kufur. 


Ternyata jahil mengenai madzhab Asy'ariyyah menjadikan pangkal kehancuran dan perpecahan di 
tubuh Ahlussunnah wa al-Jama'ah. Bahkan ada yang mendudukkan pengikut Asy'ariyyah di 
sejajarkan dengan golongan yang sesat. Kami sungguh tidak tahu argumen mereka, bagaimana 
mungkin ahli iman dan termasuk golongan Ahlussunnah di sejajarkan dengan kelompok sesat ? 
Na'udzubillah. 


Dalam kitab al-Ghuluw, makalah Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki hal. 23 dalam dialog nasional 
ke-2 di Makkah Mukarramah, di sebutkan bahwa tindakan anarkis dari sebuah kelompok yang 
selalu menyeru berjihad ternyata melakukan pembakaran kitab-kitab dan mausu'ah ilmiyyah 
(ensiklopedi) termasuk diantaranya adalah kitab Fath al-Bari syarah Shahih al-Bukhari karya al- 
Hafizh Ibnu Hajar hanya gara-gara beliau di tuduh bermadzhab Asy'ari serta mengikuti jejak 
Asy'ariyyah dalam mentafsiri hadits-hadits sifat yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari. 


Siapakah Asy'ariyyah sesungguhnya ? Asy'ariyyah adalah kelompok ulama-ulama Islam yang 
terdiri dari ahli hadits, ahli figh dan ahli tafsir seperti: 

1. Al-Hafizh Abu Hasan ad-Daraguthni 

2. Al-Hafizh Abu Nu'aim al-Ashbahani, penulis Hilyah al-Auliya' 

3. Al-Hafizh al-Hakim an-Nasaiburi, penulis al-Mustadrak 

4. N-Hafizh Ibni Hibban 

5. Al-Hafizh al-Baihagi 

6. Al-Khathib al-Baghdadi 

7. Al-Hafizh as-Sakhawi 

8. Syaikh al-Islam Ibnu Shalah 

9. Syaikh Ibnu Dagig al-ld 

10. Al-Hafizh Ibnu Abi Jamrah al-Andalusi 

11. Al-Hafizh al-Mundziri, penulis at-Targhib wa at-Tarhib 

12. Syah Waliyullah ad-Dihlawi, penulis kitab Hujjah Allah al-Balighah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(748 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


13. Al-Hafizh al-Munawi, penulis kitab Faidh al-Gadir 

14. Gadhi Iyadh, penulis asy-Syifa' bi Ta'rifi Hugug al-Mushthafa 
15. Syaikh Ibni Khaldun, penulis al-Mugaddimah 

16. Abu Ishag al-Isfirayini 

17. Imam Abu Bakar al-Bagillani 

18. Sa'duddin at-Taftazani, penulis kitab Syarah al-Magashid 

19. Sulthan al-Ulama, Izziddin bin Abdissalam 

20. Imam Ibnu Asakir 

21. Imam as-Sirazi 

22. Al-Hafizh al-Kirmani, penulis Syarah Shahih al-Bukhari 

23. Ibnu Hajar al-Asgalani (seorang ahli hadits yang tanpa disangsikan lagi bahwa pengarang 
kitab Fath al-Bari syarah Shahih al-Bukhari tersebut adalah bermadzhab Asy'ari dan kitabnya 
tersebut adalah kitab yang tidak bisa di tinggalkan ulama). 

24. Imam an-Nawawi (guru besar Ahlussunnah dan pengarang kitab Syarah Shahih Muslim). 
25. Imam al-@urthubi (guru besar tafsir dan pengarang kitab tafsir al-Jami' li Ahkam al-Gur'an). 
26. Imam al-Hafizh al-Mufassir Ibnu Katsir 

21. Imam Mufassir Fakhruddin ar-Razi 

28. Imam al-Hafizh al-Baghawi, penulis kitab Syarah as-Sunnah 
29. Imam az-Zarkasyi 

30. Imam Mufassir Abu Laits as-Samargandi 

31. Imam Mufassir Ibnu Athiyyah al-Andalusi 

32. Imam Mufassir Abul Hasan an-Naisaburi 

33. Ibnu Hajar al-Haitami (pengarang kitab az-Zawajir dan lain-lain) 
34. Zakariyya al-Anshari (guru besar figh dan hadits) 

35. Abu Bakar al-Bagillani 

36. Al-Gusthalani (penulis Irsyad as-Sari Syarah Shaih al-Bukhari) 
37. An-Nasafi (ahli tafsi dan penulis tafsir an-Nasafi) 

38. Imam asy-Syirbini 

39. Abu Hayyan an-Nahwi 

40. Imam al-Juwaini 

41. Imam al-Haramain 

42. Imam al-Ghazali 

43. Imam al-Garafi, murid Izziddin bin Abdissalam 

44. Imam az-Zabidi, pengarang kitab Ittihaf as-Sadah al-Muttagin 
45. Imam as-Sathibi (ulama' gira'at) 

46. Imam Dhiya'uddin al-Magdisi 

47. Imam Ibnu Hajib 

48. Imam Ibnu Abidin 

49. Imam al-Gari' Ibnu Jazri 

50. Imam al-Hafizh Ahmad Ash-Shiddig al-Ghumari 

51. Imam al-Bajuri, penulis kitab al-Bajuri Ibni Gasim 

52. Al-Habib al-@uthb Abdullah bin Alawi al-Haddad. 

53. Imam ar-Rafi'l asy-Syafi'i 

54. Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki 

55. Syaikh Yusuf an-Nabhani 

56. Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi (Mesir) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 749 ) 


57. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekkah 

58. Sayyid Abbas al-Maliki 

59. Sulthan Shalahuddin al-Ayyubi (Dinasti Abbasiyyah) 
60. Sulthan Muhammad al-Fatih 

61. Dan lain-lain. 


Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa sesungguhnya akidah madzhab Asy'ari telah 
disepakati oleh seluruh ulama Syafi''yyah, Malikiyyah, Hanafiyyah dan para petinggi ulama 
Hanbilah. Di antaranya adalah guru besar madzhab Malik yang hidup sezaman dengan Imam 
Asy'ari, yaitu Syaikh Abu Amr bin Hajib dan guru besar madzhab Hanafi, Jamaluddin al-Hushatri. 
Imam al-Khayali mengatakan dalam Hasyiyah Syarah al-Agaid bahwa madzhab Asy'ariyyah 
adalah Ahlussunnah wa al-Jama'ah. ( Ittihaf as-Sadah juz 2 hlm. 7 ). 


Bahkan Ibnu Taimiyyah dalam al-Fatawi (IV/16) mengatakan tentang madzhab Asy'ariyyah: 
"Adapun para ulama yang melaknat Imam-Imam Asy'ariyyah, maka sesungguhnya siapa yang 
melaknat mereka, maka harus di ta'zir (di beri hukuman) dan laknat tersebut kembali kepada 
pelaknatnya. Siapa yang melaknat seseorang yang tidak berhak di laknat, maka laknat akan 
mengenai dirinya sendiri. Ulama adalah penolong ilmu-ilmu agama dan Asy'ariyyah adalah 
penolong dasar-dasar agama (ushul ad-din)" 


Fatwa Ibnu Taimiyyah tersebut di sebutkan dan di tulis Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam 
makalah dialognya, namun mendapat sanggahan dari Dr. Yusuf al-Ghanifaish (tercatat dalam 
makalah hal. 57), dikatakan bahwa, "Yang disebutkan oleh Dr. Muhammad al-Maliki, sebenarnya 
bukan perkataan Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, akan tetapi perkataan Abu Muhammad al-Juwaini 
sebagaimana di sebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah di dua halaman sebelumnya" Kemudian 
Sayyid Muhammad mengucapkan terima kasih dan memberikan tanggapan bahwa Syaikh Ibnu 
Taimiyyah sependapat dengan fatwa Abu Muhammad al-Juwaini . (Lihat al-Ghuluw hlm 60.) 


Dari itu semua, jika pengikut madzhab Asy'ariyyah di anggap sebagai orang sesat, maka berapa 
ribu ulama Asy'ariyyah dan berapa juta muslimin yang menjadi korban penyesatan dan 
pengkufuran ? Lalu kenapa, mereka selalu mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Asgalani, Ibnu Katsir, 
al-@urthubi, ar-Razi, Ibnu Hibban dan lain-lain, yang padahal mereka semua dianggp sesat ? 


Catatan : Adapun cerita yang menyebutkan bahwa Imam Haramain merujuk kembali pendapatnya 
tentang ilmu kalam sebagaimana di tulis oleh Khalid Abdurrahman Ekk dan ulama-ulama lain 
(madzhab Wahhabi) dalam catatan kitabnya, Dalail at-Tauhid karya Jamaluddin al-@asimi, adalah 
palsu dan bohong sebagaimana di jelaskan oleh Ibnu as-Subki dalam Thabagat asy-Syafi'iyyah 
biografi Imam Haramain. Begitu juga dengan Imam al-Ghazali. 


F0079. Ringkasan Agidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 


oleh Mbah Jenggot 


Berikut ini adalah ikhtisar agidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dihimpun oleh KH 
Sirajuddin Abbas dalam kitabnya I'tigod Ahlus Sunnah wal Jamaah. 


1. Iman ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Kemudian iman yang 
sempurna ialah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan 
anggota. 


2. Tuhan itu ada, namanya Allah, dan ada 99 nama bagi Allah.(Asmaul Husna) 
3. Tuhan mempunyai sifat banyak sekali, yang boleh disimpulkan : Tuhan mempunyai sifat-sifat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(750 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jalal (kebesaran), Jamal (keindahan), dan Kamal (kesempurnaan). 


4. Sifat yang wajib diketahui oleh sekalian mukmin yang baligh berakal adalah 20 sifat, 20 sifat 
yang wajib dan mustahil (tidak mungkin) ada bagi-Nya. Sifat yang harus ada bagi-Nya, yaitu : 

a. Wujud artinya ada, mustahil Dia tidak ada. 

b. @idam artinya tidak ada permulaan dalam wujud-Nya, mustahil ada-Nya permulaan. 

c. Baga' artinya tidak berkesudahan ada-Nya, mustahil ada-Nya berkesudahan. 

d. Mukhalafatuhu ta'ala lilhawaditsi artinya Dia berlainan dengan segala makhluk, mustahil Dia 
serupa dengan makhluk-Nya. 

e. Giyamuhu binafsihi artinya Dia berdiri sendiri, bukan berdiri di atas zat lain, mustahil Dia berdiri 
di atas zat lain. 

f. Wahdaniyah artinya Dia Esa, mustahil Dia banyak. 

g. @udrat artinya kuasa, mustahil Dia tidak kuasa. 

h. Iradat artinya menentukan sendiri dengan kehendak-Nya, mustahil Dia dipaksa. 

i. Ilmu artinya Dia tahu, mustahil Dia tidak tahu (bodoh). 

j. Hayat artinya hidup, mustahil Dia mati. 

k. Sama' artinya mendengar, mustahil Dia tidak mendengar (tuli). 

|. Bashar artinya melihat, mustahil Dia buta. 

m. Kalam artinya berkata, mustahil Dia bisu. 

n. Kaunuhu @Gadiran artinya Dia dalam keadaan berkuasa mustahil Dia dalam keadaan tidak 
berkuasa. 

Oo. Kaunuhu muridan artinya Dia dalam keadaan mempunyai iradat, mustahil Dia dalam keadaan 
yang tidak mempunyai iradat. 

p. Kaunuhu “Aliman artinya Dia dalam keadaan tahu, mustahil Dia dalam keadaan tidak tahu. 

g. Kaunuhu Hayyan artinya Dia dalam keadaan hidup mustahil Dia dalam keadaan mati. 

r. Kaunuhu Sami'an artinya Dia dalam keadaan mendengar, mustahil Dia dalam keadaan tidak 
mendengar. 

s. Kaunuhu Bashiran artinya Dia dalam keadaan melihat, mustahil Dia dalam keadaan tidak 
melihat. 

t. Kaunuhu Mutakalliman artinya Dia dalam keadaan berfirman, mustahil Dia bisu. 

Uu. Kemudian ditambah dengan sifat jaiz bagi Alloh, yaitu Alloh boleh melakukan sesuatu yang 
mumkin dan boleh tidak melakukannya. 

Demikian 20 sifat yang wajib (mesti ada) bagi Allah SWT, 20 sifat yang mustahil (tidak mungkin 
ada bagi Allah SWT), dan satu sifat jaiz bagi Alloh. 


5. Wajib dipercayai bahwa Malaikat ada, mereka banyak. Tetapi yang wajib dipercayai secara 
terperinci hanyalah 10 malaikat saja. 


6. Wajib dipercayai adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-rasul-Nya untuk 
disampaikan kepada ummatnya. Kitab-kitab itu banyak, tetapi yang wajib diketahui secara 
terperinci adalah 4 (empat), yaitu: a. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as. b. Kitab 
Zabur yang diturunkan kpada Nabi Daud as. c. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. d. 
Kitab Al-Gur an yang diturunkan kpada Nabi Muhammad saw. 


1. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai sekalian rasul-rasul yang diutus Allah SWT 
kepada manusia, mereka banyak, ada yang diterangkan Allah SWT kepada manusia dan ada 
yang tidak diterangkan. Tetapi yang wajib diketahui secara terperinci adalah 25 rasul yang 
dinyatakan dalam Al-@ur'an. 


8. Setiap orang Islam wajib mempercayai adanya hari akhirat. Permulaan hari akhirat itu bagi 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 751 ) 


setiap manusia adalah sesudah mati, yaitu: 

a. Setiap orang akan mati apabila jangka usianya sudah habis. 

b. Setelah mati lalu dikuburkan. Di dalam kuburnya akan ditanya: Siapa Tuhannya, siapa 
Nabi, Apa kitab suci, dan lain-lain. Pertanyaan tersebut Diajukan oleh malaikat Mungkar 
dan Nakir. 

. Orang yang jahat dan ahli ma'siat akan disiksa di dalam kubur. 

d. Pada suatu waktu akan terjadi kiamat besar, dunia akan hancur luluh dan semua manusia 
bahkan semua makhluk di atas dunia akan mati dan hancur pula. 

e. Kemudianpada suatu waktu pula akan dibunyikan terompet sehingga seluruh makhluk yang 
mati akan bangkit kembali, berkumpul di padang mahsyar. 

f. Akan diadakan hisab, yaitu perhitungan dosa dan pahala. 

g. Di Padang Mahsyar akan ada syafaat (pertolongan) dari Nabi Muhammad SAW dengan 
seizin Allah SWT. 

h. Akan ada timbangan untuk menimbang dosa dan pahala. 

i. Akan ada titian (jembatan) Shirathal Mustagim yang akan dibentangkan di atas neraka yang 
harus dilalui oleh sekalian manusia. 

j. Akan ada telaga Kautsar kepunyaan Nabi Muhammad SAW di dalam surga, di mana orang- 
orang yang beriman akan dapat minum. 

k. Yang lulus ujDian dalam meniti Shirathal Mustagim akan langsung masuk surga Jannatun 
Na'im sementara yang tidak lulus akan tergelincir masuk ke dalam neraka. 

Il. Orang yang baik akan langsung masuk surga dan kekal selama-lamanya. 

m. Orang yang mu'min yang berdosa dan mati sebelum bertaubat, akan masuk ke dalam 
neraka buat sementara dan setelah menjalani hukuman akan dikeluarkan dan dimasukkan 
ke dalam surga buat selama-lamanya. 

n. Orang kafir langsung masuk neraka dan kekal selama-lamanya. 

0. Orang mu'min yang baik-baik akan diberi ni'imat apa saja yang dia sukai, dan akan 
diberikan ni'mat lagi yang paling lezat yakni akan melihat Allah SWT. Demikian secara 
ringkas tentang hari akhirat. 


9. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai adanya Gada' dan @adar yaitu takdir ilahi, 
sebagai berikut: a. Sekalian yang terjadi di dunia ini sudah ada gadla' Allah SWT yakni hukum 
Allah SWT dalam azali, bahwa hal itu akan terjadi. b. Sekalian yang terjadi di alam ini buruk atau 
baiknya semuanya dijadikan Allah SWT. Pendeknya nasib baik dan buruk semuanya dari Allah 
SWT dan kita umat manusia hanaya menjalani takdir saja. c. Yang ada bagi manusia hanya 
kasab, ikhtiar dan usaha. Manusia wajib berikhtiar dan berusaha. d. Pahala yang diberikan oleh 
Allah SWT kepada manusia adalah kaena karunia-Nya dan hukuman yang diberikan kepada 
manusia adalah karena keadilan-Nya. Demikian kepercayaan orang mu'min menurut faham 
Ahlussunnah wal Jama'ah yang bertalDian dengan rukun iman yang (6) enam, yaitu : percaya 
kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari giyamat dan 
gadia' gadar-Nya. 

10. Allah SWT bersama nama-Nya dan sifat-Nya semuanya gadim, karena nama dan sifat itu 


berdiri di atas zat yang gadim, maka dengan demikian semua nama dan sifat Allah SWT adalah 
gadim, tidak ada pemulaannya. 


11. Al Guran adalah kalam Alloh yang gadim. Sedangkan apa yang tertulis dalam mushaf yang 
menggunakan huruf dan suara merupakan gambaran dari Al @uran yang gadim tersebut. Oleh 
karena itulah Al @uran disebut dengan gadim dan tidak boleh disebut makhluk. 


D 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(752 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


12. Rizki sekalian manusia sudah ditagdirkan dalam azal, tidak bertambah dan tidak berkurang, 
tetapi manusia diperintahkan untuk mencari rizki, diperintahkan untuk berusaha dan tidak boleh 
berpangku tangan menunggu saja. 


13. Ajal setiap manusia sudah ada jangkanya oleh Allah SWT tidak dimajukan waktunya, juga 
tidak dapat ditunda walaupun sekejap mata. Tetapi manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk 
berobat kalau sakit, tidak boleh menunggu ajal saja. 


14. Anak-anak orang kafir yang mati kecil (bayi) masuk surga. 
15. Do'a orang mu'min memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain yang dido'akan. 


16. Pahala sedekah, wakaf dan pahala bacaan (tahlil, shalawat dan bacaan Al-Guran) boleh 
dihadiahkan kepada orang yang telah mati dan sampai kepada mereka kalau dimintakan kepada 
Alloh untuk menyampaikannya. 


17. Ziarah kubur, khususnya kubur ibu bapak, ulama'-ulama', wali-wali, dan orang-orang syahid, 
lebih-lebih magam Rasulullah SAW, dan magam sahabat-sahabat beliau adalah sunat hukumnya, 
diberi pahala kalau dikerjakan. 


18. Berdo'a kepada Allah SWT langsung atau berdo'a dengan memakai wasilah (bertawassul) 
adalah sunat hukumnya, diberi pahala kalau mengerjakannya. 


19. Masjid di seluruh dunia sama derajatnya, kecuali tiga buah masjid, lebih tinggi derajatnya dari 
yang lain, yaitu masjid-masjid di Makkah, Madinah dan Baitul Mugaddas. Berjalan (musafir) untuk 
beribadah ke masjid yang tiga tersebut adalah ibadah hukumnya, jika dikerjakan mendapat 
pahala. 


20. Seluruh manusia adalah anak cucu nabi Adam. Adam berasal dari tanah. Iblis dan jin dijadikan 
dari api, tetapi malaikat-malaikat dijadikan dari cahaya. 


21. Bumi dan langit ada. Diapa yang mengatakan langit tidak ada Dia keluar dari lingkungan kaum 
Ahlussunnah wal Jama'ah. 


22. Nama Tuhan tidak boleh dibuat-buat oleh manusia, tetapi harus seperti yang telah ditetapkan 
Allah SWT dalam Al-@uran dan Hadits Nabi SAW yang shahih. Dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Tirmizi dan Imam Bukhari, nama Allah SWT itu 99 banyaknya. Siapa yang 
menghafalkannya di luar kepala akan dimasukkan ke dalam surga (lihat shahih Bukhari juz IV 
bagDian 195 dan shahih Tirmidzi juz XIII, halaman 37-42). Kita umat Islam boleh berdo'a dan 
boleh menyeru dengan salah satu atau semua nama-Nya yang 99 ini, umpamanya Ya Lathif, Ya 
Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud dan sebagainya. 


23. Kalau terdapat ayat-ayat suci Al-@uran yang seolah-olah menyatakan bahwa Allah SWT 
bertubuh seperti manusia, atau bertangan seperti manusia, atau bermuka serupa manusia, maka 
ulama'-ulama' Ahlussunnah wal Jama'ah mentakwilkan atau menafsirkan ayat di atas secara 
majazi, yakni bukan menurut asal dari perkataan itu, sesudah itu diserahkan kepada Allah SWT 
apakah yang sebenarnya yang dimaksud oleh ayat tersebut. Misalnya ayat yang mengatakan 
bahwa Tuhan bermuka, maksudnya Dialah Dzat yang @adim, yang tidak serupa dengan makhluk- 
Nya, kalau terdapat ayat mengatakan “Tuhan bertangan” maksudnya adalah bahwa “Tuhan 
berkuasa” karena tangan itu adalah alat kekuasaan. 


Kalau dijumpai ayat yang mengatakan “Tuhan duduk di atas Arsy” maksudnya bahwa “Tuhan 
menguasai Arsy”. Ada lagi ayat dan hadits yang mengatakan “Tuhan turun” maka yang turun 
adalah rahmat-Nya, bukan batang tubuhnya sebab Allah SWT tidak berbatang tubuh. Jika 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 753 


dijumpai ayat mengatakan bahwa “Tuhan atau Allah SWT itu cahaya”, maka maksudnya adalah 
Allah SWT itu memberi cahaya, demikian seterusnya dengan ayat-ayat yang lain. 


Hal ini dianggap sangat perlu agar kita tidak terperangkap ke dalam kekeliruan dalam memahami 
ayat-ayat suci Al-Guran. Juga agar termasuk orang-orang yang menyerupakan Allah SWT 
dengan makhluk-Nya atau golongan kaum Musyabbihah atau Muajssimah yang menerapkan 
adanya keserupaan Allah SWT dengan makhluk. 


Dalam surat as Syura ayat 11 disebutkan sejelas-jelasnya bahwa Allah SWT tidak serupa dengan 
makhluk-Nya. Tetapi dalam mengartikan atau menta'wilkan ayat ini janganlah memakai 
sembarang tawil. Hendaknya diperhatikan kitab-kitab tafsir Ahlussunnah wal Jama'ah yang 
dipercayai, seperti kitab tafsir At- Thabari, tafsir Gurthubi, tafsir Jalalain, tafsir Khazin, dan lain-lain 
sebagainya. 


24. Bangkit sesudah mati hanya satu kali. Manusia mulanya tidak ada, kemudian lahir ke dunia 
kemudian mati. Lalu hidup kembali (bangkit) dari kematian setelah peniupan terompet dan 
berkumpul di padang Mahsyar sesuai dengan ayat Al-Gur'an pada surat Al Bagarah ayat 28. 


25. Upah (pahala) yang Allah SWT berikan kepada oang-orang yang saleh bukanlah karena Allah 
SWT terpaksa untuk memberikannya dan bukan pula kewajiban Allah SWT untuk membalas jasa 
orang itu. Begitu juga hukuman bagi orang yang durhaka tidaklah Allah SWT terpaksa 
menghukumnya atau bukanlah kewajiban Allah SWT untuk menghukumnya, tidak. Allah SWT 
memberikan pahala kepada manusia dengan karunia-Nya dan menghukum dengan keadilan-Nya. 


26. Allah SWT dapat dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala, bukan dengan mata hati 
saja. Tetapi tidak boleh berpersepsi bahwa Allah SWT berada dalam surga. Hanya kita yang 
bertempat dalam surga yang melihat-Nya. 


21. Pada waktu di dunia tidak ada manusia dapat yang melihat Allah SWT kecuali Nabi 
Muhammad SAW, pada malam Miraj. 


28. Mengutus rasul-rasul adalah karunia Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menunjuki jalan 
yang lurus, bukanlah kewajiban Allah SWT untuk mengutus rasul-rasul-Nya. 


29. Wajib diketahui dan diyakini oleh seluruh ummat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di 
kota Makkah. Sesudah berusia 40 tahun diangkat menjadi rasul, lalu diturunkan kepada beliau 
ayat-ayat Al-@uran berturut-berturut selama 23 tahun. Sesudah 13 tahun menjadi rasul beliau 
pindah ke Madinah, menetap disitu sampai wafat. Beliau wafat sesudah melakukan tugas 23 
tahun dalam usia 63 tahun. Makam Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, dalam lingkungan 
Masjid Madinah sekarang. 


30. Nabi Muhammad SAW adalah manusia serupa kita, bukan malaikat. Beliau makan, minum, 
tidur, sakit, nikah, mempunyai keluarga serupa manusia biasa. Akan tetapi kemanusiaan beliau 
luar biasa, rohaniyah dan jasmaniyah beliau luar biasa kuatnya, karena kepada beliau diturunkan 
wahyu ilahi, yang kalau diturunkan di atas bukit maka bukit tersebut akan hancur lebur. Kaum 
Ahlussunnah wal Jama'ah menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW walaupun beliau serupa 
manusia biasa tetapi beliau adalah sayyidul khalaig, makhluk Allah SWT yang termulia di antara 
makhluk yang lain. 

31. Silsilah nenek moyang Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin @ushai bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Luai bin Galib 
bin Fihir bin Malik bin Nadlar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudlar bin 
Ma'ad bin Adnan. Dari pihak ibu adalah : Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(754 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Zahrah bin Kilab (nenek Nabi yang keenam dari pihak bapak). 


32. Isteri-isteri Nabi Muhammad SAW dari mulai kawin sampai beliau wafat adalah: Ummul 
Mu'minin Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah 
binti Abi Umayyah, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Saudah binti Zam'ah, Zainab binti Jahasy, 
Zainab binti Khuzaimah, Maimunah binti Harits, Juwairiyah binti Harits, dan Safiyah binti Hay. ra. 


33. Putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah : Zainab, Rugayyah, Ummu Kalsum, Siti Fatimah, 
Gasim, Abdullah, dan Ibrahim. ra. 


34. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia, tidak pandang 
suku, tidak pandang negeri dan tidak pandang agama. 


35. Nabi Muhammad SAW Miraj ke langit melalui Baitul Mugaddas (Palestina) tanggal 27 Rajab 
dan kembali malam itu juga ke dunia membawa perintah shalat lima kali sehari semalam. Nabi 
saw. mi'raj dengan badan dan ruh beliau. 


36. Nabi Muhammad SAW terdahulu diangkat menjadi nabi dibanding nabi-nabi yang lain, yaitu 
ketika Nabi Adam masih terbaring dalam surga sebelum dineri jiwa. Karena itu, beliau (Nabi 
Muhammad SAW) adalah nabi yang paling dahulu diangkat dan yang paling akhir lahir ke dunia. 


37. Nabi Muhammad SAW menerima syafaat (bantuan) nanti di akhirat kepada seluruh manusia. 
Syafaat (bantuan) itu bermacam-macam, diantaranya menyegerakan proses penghisaban di 
padang Mahsyar. 


38. Sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka pengganti beliau yang sah adalah 
Sayyidina Abu Bakar ra. sebagai khalifah pertama, Sayyidin Umar bin Khattab ra. sebagai khalifah 
kedua, Sayyidina Utsman bin Affan ra. sebagai khalifah ketiga, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. 
sebagai khalifah keempat. 


39. Wajib diyakini bahwa yang paling mulia di antara makhluk Tuhan ialah Nabi Muhammad SAW, 
sesudah itu Rasul-rasul yang lain, lalu para Nabi, para Malaikat, barulah Muslimin yang lain. 


40. Wajib diyakini bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia adalah Sayyidina Abu 
Bakar, sesudah itu Sayyidina Umar bin Khattab, sesudah itu Sayyidina Utsman bin Affan lalu 
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sesudah itu sahabat-sahabat yang sepuluh yang telah dikabarkan 
oleh Nabi Muhammad SAW akan masuk surga, yaitu 4 orang khalifah ditambah dengan Thalhah 
bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurahman bin “Auf, Sa'ad bin Abi Waggas, Sa'id bin Zaid, 
Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, sesudah itu sahabat-sahabat yang ikut Perang Badar, sesudah itu 
sahabat-sahabat yang ikut Perang Uhud, sesudah sahabat-sahabat yang ikut Bai'atur Ridlwan, 
lalu sekalian sahabat Nabi ra. 


41. Dalam soal pertikaian dan peperangan yang terjadi antara para sahabat Nabi, seperti “Perang 
Jamal” antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali, “Perang Shifiin” antara Sayyidina Ali dengan 
Mu'awiyah, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah menanggapi secara positif tidak banyak dibicarakan, 
tetapi dianggap bahwa mereka berijtihad menurut pendapat mereka masing-masing. Kalau ijtihad 
itu benar pada sisi Allah SWT mereka dapat pahala dua, tetapi kalau ijtihad mereka salah maka 
mereka mendapat pahala satu atas ijtihadnya itu. 


42. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yakin, bahwa sekalian keluarga Nabi Muhammad SAW, 
khususnya Siti Aisyah Ummul Mu'minin yang dituduh berbuat kesalahan adalah bersih dari noda. 
Fitnah yang dilancakan kepada keluarga Nabi adalah fitnah yang dibuat-buat (AS an Nur ayat 11). 


43. Kerasulan seorang rasul adalah karunia Allah SWT. Pangkat tersebut tidak bisa didapatkan 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 755 


dengan diusahakan, umpamanya dengan bersekolah atau bertapa dan lain-lain. 


44, Rasul-rasul yang dibekali dengan mu'jizat, yaitu perbuatan yang ganjil yang diluar kemampuan 
manusia biasa, misalnya Nabi Ibrahim AS tidak tebakar dengan api, Nabi Isa AS dapat 
menghidupkan orang yang telah mati, Nabi Musa AS bisa nenjadikan tongkatnya menjadi ular, 
Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-@ur'an yang tidak dapat ditiru oleh orang-orang yang 
pandai, air keluar dari anak jari beliau, bulan dapat dibelah dua, matahari berhenti berjalan, dan 
lain sebagainya. 


45. Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah meyakini adanya keramat. Keramat artinya pekerjaan yang 
ganjil yang di luar kebiasaan yang mampu dikerjakan oleh para wali Allah, ulama'-ulama', orang- 
orang Sholih, umpamanya makanan datang sendiri kepada Siti MarDiam, ahli gua tidur selama 
309 tahun tanpa rusak dagingnya. 


46. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Begitu 
juga pangkat kenabian dan kerasulan, begitu juga nabi-nabi pembantu tidak ada lagi sesudah Nabi 
Muhammad SAW. Siapa saja yang menda'wakan dirinya sebagai nabi atau rasul baik nabi 
bersendiri maupun untuk menjelaskan syari'at Nabi Muhammad SAW, maka orang itu pembohong 
yang wajib dilawan. 


47. Wajib dipercayai adanya Arsy, yaitu suatu benda makhluk Allah SWT yang dijadikan dari nur, 
terletak di tempat yang tinggi dan mulia, yang tidak diketahui hakekatnya dan kebesarannya. 
Hanya Allah SWT yang mengetahui, kita hanya wajib mengimaninya.48. Wajib diketahui adanya 
“Kursi Allah SWT” yaitu suatu benda makhluk Allah SWT yang bedekatan dan bertalDian dengan 
Arsy. Hakekat keberadaannya diserahkan kepada Allah SWT. Yang wajib kaum Ahlussunnah wal 
Jama'ah adalah mempercayainya. 


49. Wajib dipercayai adanya Galam, yaitu suatu benda yang dijadikan Allah SWT untuk 
'menuliskan' segala sesuatu yang akan terjadi di Lauh Mahfudh. Sekalian yang terjadi di dunia ini 
sudah dituliskan dengan @alam di Lauh Mahfudh terlebih dahulu. 


50. Surga dan neraka bersama penduduknya akan kekal selama-lamanya, tidak akan habis. 
Keduanya dikekalkan Allah SWT agar yang berbuat baik merasakan selama-lamanya ni'mat 
pekerjaan dan yang berbuat dosa merasai selama-lamanya siksa atas pebuatannya. 


51. Dosa itu, menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah, terbagi dua, ada dosa besar dan ada 
dosa kecil. Dosa besar itu ialah syirik (mempersekutukan Alloh) ini paling berat atau paling besar, 
membunuh manusia dengan tidak hak, makan riba/rente uang, lari dari medan perang (perang 
sabil), menjadi tukang sihir mendurhakai ibu bapak, berbuat zina, berbuat liwath, berdusta 
terhadap Nabi dan lain-lain sebagainya. Kalau dosa besar tidak dikerjakan, maka dosa-dosa kecil 
akan diampuni saja oleh Alloh. Dosa besar hanya dapat diampuni kalau si pembuatnya taubat 
kepada Alloh. 


52. Orang mukmin bisa menjadi kafir kembali (riddah) dengan melakukan hal-hal di bawah ini : 


a. Dalam itigad : i. Syak atau ragu atas adanya Tuhan. ii. Syak atau ragu akan ke-Rasulan Nabi 
Muhammad Saw. iii. Syak atau ragu bahwa Al-@uran itu wahyu Tuhan iv. Syak atau ragu bahwa 
akan ada hari kiamat, hari akhirat, surga, neraka dan lain-lain sebagainya. v. Syak atau ragu 
bahwa Nabi Muhammad Saw Isra' Mi'raj dengan ruh dan jasad. vi. Meng-i'tigadkan bahwa Alloh 
tidak mempunyai sifat seperti ilmu, hayat, gidam baga', dan lain-lain. vii. Meng-i'tiyadkan bahwa 
Alloh bertubuh serupa manusia. viii. Menghalalkan pekerjaan yang telah sepakat ulama' Islam 
mengharamkannya, seperti meyakini bahwa zina boleh baginya, berhenti puasa boleh baginya, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(756 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membunuh orang boleh baginya, makan minum haram boleh baginya dan lain-lain sebagainya. ix. 
Mengharamkan pekerjaan yang sudah sepakat ulama' Islam membolehknnya, seperti kawin 
haram baginya, jual beli haram baginya, makan minum haram baginya dan lain-lain sebagainya. x. 
Meniadakan suatu amalan ibadah yang telah sepakat ulama' Islam mewajibkannnya, seperti 
sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya. xi. Mengingkari kesahabatan para sahabat- 
sahabat Nabi yang utama seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khathab dan lain-lain 
sebagainya. xii. Mengingkari sepotong atau seluruhnya ayat suci Al-@uran atau menambah 
sepotong atau seluruh ayat suci al-Guran dengan tujuan menjadikannya menjadi Al-Aur'an. xii. 
Mengingkari salah seorang Rasul yang telah sepakat ulama'-ulama' Islam mengatakannya Rasul. 
xiv. Mendustakan Rasul-rasul Alloh. xv. Meng-i'tigadkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Saw. 
xvi. Mendakwahkan jadi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad Saw. 

b. Dalam amalan: i. Sujud kepada berhala, pada matahari, pada bulan dan lain-lain. ii. Sujud 
kepada manusia dengan suka rela. iii. Menghina Nabi-nabi atau Rasul-rasul dengan lisan maupun 
perbuatan. iv. Menghina kitab-kitab suci dengan lisan atau perbuatan. v. Mengejek-ejek agama 
atau Alloh dengan lisan atau tulisan. dll. 

c. Dalam perkataan i. Mengucapkan “Hai kafir, kepada orang Islam. ii. Mengejek-ejek atau 
menghina nama Alloh. iii. Mengejek-ejek hari akhirat, surga dan neraka. iv. Mengejek-ejek salah 
satu syari'at, misalnya shalat, puasa, zakat, haji, thawaf keliling Ka'bah, wukuf di Arafah dan lain- 
lain sebagainya. v. Mengejek-ejek malaikat-malaikat vi. Mengejek-ejek Nabi-nabi dan Rasul-rasul. 
vii. Mengejek-ejek keluarga Nabi. viii. Mengejek-ejek Nabi Muhammad saw, dil. 


0025. RISALAH ASWAJA UNTUK REMAJA 
Soe 
Diah Sa pm 3 Sold yi y anu Thn Dl Dg, Ara ai Y otong Ani Yeo YOGA jenis 3 DI shah 
Ap dat Ly At IN 333 Yg Ve V9, Ng gag Koma Ah dy okay ae Ya de hang FI.) LAN ay 
Kalah BA B3 HS Ja: up 


A - 2, Ka ea Da an Lagi an MO - - TA na Ta SN 3 , 80. .. SR NA ag, pada 
Bl —— NE ep AI Of Pa 3 LS ag LA Gd elang Ale AI laa Al Jared Al Jp Alatas Lb, ai ig 
0 SA 010290 30k 0 @ 9 0 04 “9 10.00 Ok... 9 Bay 200 3 000 3D. - 01.9 (NI 
De alas Jgn pa II Tele ey Nyi Yg gile Y Of SINI peale Ii yaitu 
Tr. Sama 


Soal — : Apakah membaca syahadat itu ada fadhilahnya ? 
Jawab : Ya, ada fadhilahnya, bahkan Rasulullah SAW. memerintahkan untuk membacanya. 
Diantara fadhilahnya adalah firman Allah SWT : “Sesungguhnya orang yang 

mengucapkan : “Allah Tuhan kami”, kemudian selalu beristigjomah, maka akan turun malaikat 
kepada mereka dengan mengatakan: janganlah kamu merasa takut dan sedih dan bergembiralah 
kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Fushshilat/Assajdah 
ayat 30). 

Dan termasuk istigomah adalah terus menerus membaca kalimat syahadat di setiap 
waktu. 


www.islamuna.info 


AAIDAH | 757 


DA Un A9 Gaga sa da 3 Ai aa SAN 3s di a— No ye JIN Lp og Kia pem 


2. P3 - ho. 


He S Hinlg 5 yi He ——- 8: 


Disebutkan dalam Tafsir SHOWI dari Juz awal halaman 135 sesungguhnya syahadat itu akan 
menghancurkan sendi-sendi kemusyrikan didalam hati dan menghilangkan keraguan, karena itu 
para arifin memilih syahadat untuk dibaca setiap selesai shalat. 


M3 - 9 L 22.9. 9 20 . 8 - ago 03 0 - 010 2 - 0 0-0 -— 
ae na 8 Sole Ole pa ya let il JB AL EYM YP JIN em ya ea G OP mei P3 
& ig . 3 PEG PIP Lo Ad 


La aiiy og lala Al 


Dan di terangkan pula dalam Tafsir SHIROJUL MUNIR Juz awal halaman 436, sebagai berikut : 
Ibnu Abbas r.a. berkata : “Barang siapa mendawamkan syahadat selama hidup didunia maka 
Allah SWT akan menetapkan syahadat itu kepadanya didalam guburnya dan Allah akan 
dada membaca dua kalimat Mk 


Kap 


“Allah akan menetapkan ucapan-ucapan yang ditetapkan oleh orang yang briman pada waktu 
hidup di dunia dan di akhirat dan Allah akan menyesatkan orang orang yang dzalim. Dan Allah 
akan berbuat apa yang dikehendaki-Nya.” 


La. w- Lc 000 RN a 2 -. Lae 00 RN a- ogo -— 
bag le So A1 Ih Ti ja: ADA be 3 el dala Io da ANA Geng Ale AI Ulao oat ya) 
OSN Ang BAN 


Se — dal at au Sa EA H3) ES MA aa Am OA, San ka 
TAKE da Ju ga Oa ea Ga Pe ia Aa ale AI Ko A1 Jah OS Tu edi 
NA esa ST Dad ai ia af ai HA Pe PAI 


Soal: Apakah Rasulullah SAW membaca syahadat setelah beliau shalat ? 

Jawab : Ya, Rasulullah SAW membacanya setelah salam dari shalat, sebagaimana terdapat 
dalam hadits yang ada pada kitab Ibnu Sunni : Dari Anas r.a. dia berkata : Rasulullah SAW 
setelah selesai shalat beliau memegang dahi dengan tangan kanan seraya mengucapkan “Aku 
bersaksi bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah yang maha pengasih dan penyayang, Ya Allah, 
lepaskanlah dariku kesusahan dan kesedihan”. (ADZKAARUN NAWAWY Halaman 69). 


- -09 4 0 - 019 20 20 SOLD 0 Pan 
OA pay Spa Bale Sera LAN BUS: ep 


8 1 102 - Aa 


JA BPA ah ca Ag Ida Kek Oa Se AA Ipa OI, Ina c 


nan... 


din gan MU —l ye II HS, DLL la Ata Y of SG B3 le eng aah SAN 
AN GA Le IA Ge DE PN da Aa ale Aga MJ J3 Ju 


DL ka Dg SN la jae aa GA UI Lha: NN Ka PN AU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(758 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Soal : Mengapa Rasulullah SAW tidak membaca syahadat rasul sedangkan kita 
membacanya? 

Jawab : Karena Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa dirinya adalah Rasulullah adapun kita 
adalah ummat rasul seandainya tergelincir kedalam syirik atau murtad, maka wajib membaca dua 
kalimat syahadat, apalagi di zaman akhir ini, didalam hadits, Abu Hurairah r.a. ia berkata : 
Rasulullah SAW bersabda : Fitnah di zaman akhir dapat menjadikan seseorang mu'min di pagi 
hari, dan kafir di sore hari, kecuali orang yang telah diselamatkan oleh Allah SWT dengan ilmu 
pengetahuan atau dengan seorang guru yang memberi petunjuk (Guru mursyid) (DASUAY 
Halaman 89) : Apakah anda tidak senang Habib Umar mengajarkan dua kalimat syahadat di 
zaman ini. 


cod o9 -. 2... 33 0 -.0 0-3 08 


Syirik lebih samar dari pada semut hitam kecil yang berjalan diatas batu hitam yang licin pada 
waktu malam hari yang gelap gulita. 


Pa BA rela BJ Gian iko 

kaos SE JS Lanuolin GK : S5 Pi Kat 

an (5 Ie ILY, Oayi Sa cb 

pp Hak Ii Kn ntah Hp Sp Lb ja 

Soal: Apakah hikmah dan maksud membaca dua kalimat syahadat tiga kali setelah salam dari 
shalat ? 


Jawab : Hikmah dan maksud (tujuan) nya ada tiga : 
Pertama : Mohon ditetapkan Iman Islam saat dicabut rukh 


Kedua : Mohon ditetapkan dua kalimat syahadat untuk menjawab pertanyaan mlaikat 
Munkar Nakir didalam kubur. 
Ketiga : Mohon diselamatkan dari kebingungan pada hari Giyamat an makhsyar. 


aan Jail Je Jadi! Olila23 » WII Jail — ola AB ly 


Wasallam dibaca fiil madhi, karena dalam kitab Alfiyah dalam bab “ataf, fiil madhi boleh di'atafkan 
kepada fiil amar dengan sama tujuannya. 


£.. L. Moo 330. Lol. A0 - 0 - -0 LO. 0 0g 8 - 8 021. 0.90 0 - 39 3 (4 2... 

9S yani dahi yaah pe — Ie dg Uh OS Ji ola IU Leni aa ad Cadandi Ol (Jae cal) CA JG 
0 - 39 01. #0. Oo o 

YTV des ll Bala oi 


Imam Ibu Agil mengatakan bahwa 'athaf tidak dikhususkan pada isim saja, bahkan bisa 
diterapkan dalam isim dan fiil seperti dalam kalimat 495 3 sx 55 3 US) 3 uye 5 IS g 3 dan 
seperti dalam ayat al-Guran : ul eU Sio G53B & lesi (IBNU AAIL Halaman 137). 


302 - 0 
OI ye 3 MAN Bar Ip ea erik NG pa Jai 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 759 


2010 40 -—I-o-0 9 0 L 0 Ioko-0 8 0 -... 9. 30 0-3 820 3202 9. 


Soal  : Apakah boleh talgin mayyit hanya dengan membacakan dua kalimat syahadat ? 

Jawab : Ya boleh, bahkan yang dimaksud dengan talgin adalah menalginkan dua kalimat 
syahadat, seperti yang tertera dalam buku talgin yang biasa digunakan oleh kaum muslimin itu 
ada ucapan : 


1 LOL Sal IG. NX Aa — — 02 Ie 2. IX 2.9... -. 2 - 0 Lo0.0.0. 9.0. 0 & 0 
AI Oi batman Oh AN YNA OK ola yag BAN so dl le NY sora angan Gel Ame SA | 


Ingatlah akan perjanjian ketika engkau keluar dari dunia ke akhirat, ialah mengenai syahadat, 
yaitu menyaksikan tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. 


- CI 0-30 (1 - 0 2. 3 - 0m O-- AA g- y @ - - o 8 . Na 0 - 9 CI - - (3 Pa nd 
SY Ol Aga rd Jin ISL any dala lan aa 92 PIL oil sll ye La Aa lal Job) PUS SLS 

SI 8 Sg Ka P 0.0 0x, TN f9, 3 Oa Tata BU L010 La... “X P 
Ce Sgm d € ME IU giat II BI ea: Ilei dp WU3 AI Jang lkasun Olg dl YI 
5 2. ba 5 5 sanga Pan Mean 


pg 


Dan sebagaimana tersebut dalam kitab RIYADHUSSHOLIHIN dari Barra Bin “Azib, bahwa 
Rasulullah SAW., bersabda : Apabila mayat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dikuburnya, dan 
menyaksikan tidak ada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Allah 
berfirman : Allah menetapkan kepada orang-orang mu'min ucapan-ucapan yang tetap pada waktu 
hidup di dunia dan di akhirat. (HR. Buchari Muslim). 


ae... co@ - 0... - 0... -. - B3 mo. 0 
OI LE Ji) Ama 3 errnai Be Uda dah Ida Bl Ja : ip 


- 0. 09 Papa Pa NN Mo 0 ago 08 0 -— 08 .. mo. 9 0 
3 9S yak. Iu dy C— (pi 3) YVV 1 GP JA pm oa Kit HS Jd My ae GT 
pama MA NN na na Pn AA PA Sa TU es MASA 
Soal : Adakah dalil yang menunjukkan membaca tasbih, tahmid dan takbir dibaca tiga kali ? 
Jawab : Ya, ada dalilnya : sebagaimana tersebut dalam ATTUHFAH juz awal halaman 277 


(peringatan) sesungguhnya ada riwaat-riwayat bahwa ada yang kurang dan ada yang lebih dari 33 
kali, seperti 25, 11, 3, 1 ada pula yang 70 dan 100 kali dalam membaca tasbih. 


#9 - - . .. - 00 . 3 00 2. 
Gk Ak As Jana OA ali SU y 


A - - 2 2 0 70 0d 7 - 03g-- — 3 0- - 80 BELIA, 9 , Ana ta ea 
AD ag ee PAT ye po Pa SLS Y— BA Lea pe Ale Al laa Il Spy ON : a 
Pan 01 0. 0 01. 0 - o- 0 Lg ak 00 2. aa 01 Lan (ng Aa, a- ss @ 2 2 30. 
dy AU Lai Lai 3 K— AL JP ga Ya Kb cg Iyan) 1 JB pang AJE DI lan yi Of Lage 
o (x-: 0. -. w L 0... 
Kaka Anna tell Yi at 


Soal : Mengapa kita memakai pakaian putih ketika shalat ? 

Jawab : Karena Rasulullah SAW., memakai dan memerintahkannya. Seperti yang tersebut dala 
kitab BULUGHULMARAM halaman 63 terdapat keterangan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya 
Nabi SAW, telah bersabda : “Pakailah olehmu pakaian yang putih, sesunguhnya pakaian yang 
putih itu adalah pakaian yang terbaik bagimu, dan bungkuslah mayatmu dengan kain putih. 
(Diriwayatkan oleh : Lima Ulama kecali Imam an-Nasa'i dan di shahihkan oleh Imam Turmudzi). 


“09 02 yo . 0 - 9 2 301 og. 0. - -. - @.09 - - 
Pede (Sale 1 0010 Ll Cile jar seal pama B9 NNA 0 PS 9 Ne Elajl 53 dy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(760 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


04 - o- 0 2. 01 0. 9 OM ALA 0 - 90 0 Pe IA 
Sa PA SEA PIN sa 


Dan tersebut didalam kitab FATHUL WAHHAB halaman 87 dan kitab IONA' halaman 179 dan 
Kitab JAMIISH SHAGHIIR halaman 130 dari juz 2 hadits nomor 5515 : tetapkanlah atasmu 
pakaian yang putih dan pakailah bagi orang yang hidup dengan pakaian yang putih, dan 
bungkuslah mayatmu dengan pakaian yang putih, sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian 
yang terbaik bagimu. 


Pb pai Den ana 2 PEP 2 aa J8 : Wadi Asi Ah II ca Yi 3 
AA KL ab Y ya SI IMEI 3 AN ia AS GAS CT, — APA aa 
ade ola Aid pan ARA Map P5 518 cl jha Ketan aa Jo re Ng ae BN AO LAN 
Aa im Kain Ia 
Dan telah tersebut dalam kitab IHYA pada juz awal dalam bab adabul jum'at, telah berkata Imam 
Syafi'i : “ Barang siapa bersih pakaiannya, maka sedikit susahnya, dan barang siapa wangi 
baunya, akan ditambah akalnya, dan adapun pakaian yang lebih dicintai adalah pakaian putih, 
karena pakaian yang lebih dicintai oleh Allah adalah pakaian putih yang tidak loreng, dan 
berpakaian hitam tidak termasuk sunnah, dan tidak ada fadhilahnya (keutamaannya) bahkan 
sekelompok ulama, memakruhkan melihatnya, karena bid'ah yang diada-adakan sesudah 
wafatnya Rasulullah SAW., dan sorban disunnahkan sampai hari ini. 


#8 - - 8 ca. 0. 8 4 0 2. 0-90 A4 -0- 
8 kol LI 3 Kakan 9 al gl yana! ali IU : Pn 


-. L 9... 90. 2.0. 0 20 4 0 -A- 3 no - -.0 00 40 1040 -. "9 3 - P4 

2 Olah! 3 Rekan) JI) pawai ya ceng (iktana) AT 5 GP opal jamal Taka BUS, ma YG 

. ang “ L Ta 5g 23 Pa - 0 -0 . P0 3. 9 2 ta £ o g - 0. 0 a HA 
ska j9 salad! oya Judi! Jab UE Olla! yan” opa jpg le H Y Lane. 


Soal : Mengapa kita memakai Gamis, Jubbah, dan sorban khususnya pada waktu shalat ? 
Jawab : Karena sunnat, seperti dalam Kitab BUGHYATUL MUSTARSYIDIIN halaman 86 
terdapat masalah : disunnahkan memakai Gamis, sarung dan sorban dan thoilasan (pakaian untuk 
menutup kepala sebelum memakai sorban) diwaktu shalat atau diluar shalat, kecuali diwaktu tidur 
dan sebagainya akan tetapi thoilasan itu khusus bagi orang-orang yang mulia dari ulama dan 
pemimpin. 


LS) Lt 2 ya klan 5 — Tp AS PAPAN KN gak AN 9 ea ALA io HASAN HJ, 
Ten LK Si pai ja JL drake JI JPN 3 AL ja Bilah SN : mma Sy JB. Balas Sh 
Ne en ia uban 


Dan telah berkata dalam kitab DPAMAH halaman 8-9 : terdapat keterangan bahwa Imam Ad- 
Dailamy telah menerangkan dalam kitab Musnadil Firdaus dari Jabir , Hadits marfu' : shalat satu 
raka'at dengan memakai sorban itu lebih baik dari pada 70 roka'at dengan tidak memakai sorban. 
Dan Imam Munawi telah memberi keterangan dalam kitab Taisir : sesungguhnya shalat itu 
menghadap raja (Allah) adapun menghadap raja tidak memakai pakaian yang baik adalah tidak 
beradab. Dan shalat jum'at sekali dengan memakai sorban adalah berlipat 70 kali lipat (pahala) 
jum'atan dengan tidak memakai sorban. 


Lo 8. cogo -og0o 4... #2 
| PIL y sd li YU Jan — SU 8 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 761 ) 


OR 2. .090 20 0. 010. 19 0x ...0.9 Lb 0g 0-90 01 9 0 - ca 0. 3.0, (na 
akar Aang Aa Upisaly AL UAN Gaal Gpdll Ugal G1 Yo RI BAN Ag dek Il dg Ja GI 1 
2 s na . . (? S5 tart $ Faua Pad Ts Oo ga. Sa 3 

AI 5 — AAS — Opal (Sad lara S' 


Soal — : Mengapa kita bertawassul kepada para Nabi para wali dan para sholihin ? 

Jawab : Karena kita beramal atas dasar firman Allah yang ada dalam surat al-Maidah ayat 35 : 
“Hai oang-orang yang beriman, bertagwalah kamu kepada Allah, dan carilah jalan yang 
mendekatan diri kepada-Nya, dan berjihadlah kepadanya, supaya kamu mendapat keberuntungan 
(surga). Sebagaimana tersebut dalam kitab FATAWI ALKHALILI Halaman 258. 


N 8 9... 3 - B3 5. 0 @ Io NX - - Oo X0. 22 
| II —— DU JS Akal OLI aan ah ny le jl Ju. 


Dan telah berkata IBNU ABBAS r.a. : Sesungguhnyawasilah itu adalah sesuatu yang bisa 
mendekatkan diri kepada Allah. 


N (3 Per. Ba 0.09. - o-- 3 Lo-2 X9... 9. - com N Lo- 39. 02 0 -— 
PI) SS ab AE 1 US ab elo 2S al Dll syg inai) Jala Al selasih Ape SUS Alapr yag 
4 AANG D0 020 2002”. ea Bea AU an Sa Ba P 02 033 8 DL.» Oi 0. 202-0- 
AL Ag Be — eoradamai PASI AU Ol png eye! INI pad SUS Kenaka If — da0 Sure Le JS NS II, aya JL 
Peak A3 D3 AG Ae SNN OA Ka Ae SO DA Yan LAOS LOR Ta DL BU BAN Ka SBAA Tera Se oi . .. ago0o - 

Ad koma Y oyad Olah Y VAN Iyan) Utah JB AI DI Read Akar oya Da JS AN ab BLS ya Ae —— le Ol Eyang) 


NW ae SA AN Gee 


Dan yang termasuk wasilah adalah cinta kepada para Nabi, kepada para wali , shodagoh, ziyarah 
kepada para kekasih Allah, memperbanyak do'a dan lain-lain. Yang dimaksud, kerjakanlah 
sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan tinggalkanlah sesuatu yang menjauhkan diri 
kepada Allah. Karena itu kita diharapkan tahu, maka termasuk kekeliruan dan merugi orang yang 
mengatakan kafir kepada orang yang berziyarah kepada waliyullah dengan bersyakwa sangka 
bahwa ziyarahnya itu beribadah selain kepada Allah. Janganlah demikian, justeru yang demikian 
itu termasuk cinta kepada Allah. Rasulullah SAW., bersabda : “Ingatlah tidak sempurna iman 
seseorang yang tidak mahabbah (mencintai) kepadanya”. (TAFSIR SHOWI Juz awal halaman 
265). 


Ia MS SO aa plug ale de JG, LA ae maa ang le Ah Lo JG) 

DV igo MA ag AAS AI gs Kanan 2 BA 3, 

Dan telah bersabda Nabi SAW. : “Manusia itu bersama orang yang dicintai” Dan Nabi SAW. telah 
bersabda pula : “Ingatlah ! (wahai ummatku) kepada Allah jika ia tidak bisa mengingat, maka 
berkumpullah bersama orang yang ingat kepada Allah”. Dan diterangkan oleh sebagian ulama 


bahwa cinta kepada guru, itu sebagian permulaan cinta kepada Allah. Sebagaimana tersbut dalam 
kitab TANWIRUL GULUB halaman 57. 


o 0 39 -.— 28. OX @- N 80. c 9 | Meong HA 040 — o 01 — Mung 
0-9 0 30 3. - MP 3 B3 - Pa o o, og 
konepanp 3 Ole ab ay | — Jangi— dp YP MI —e— ata 


Dan telah berkata dalam kitab BAJURI dari juz kedua halaman 700 : Dan telah berkata dalam 
Nahjissa'adah Rasulullah SAW., telahbersabda : “Bertawassullah kamu dengan ku dan degan ahli 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(762 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bait ku, sesungguhnya orang yang bertawassul kepada ku tidak akan ditolak” (H.R. IBNU HIBBAN 
dalam Hadits Shahihnya). 


aa He bel BNI ANE YEN DINDA ECG SENGIT see ed MN sena nrad 
padi hah BIS, pelari las galor Ola, Alma Telu yi ? eelag Ale Al Ole Ju, . 


Dan Nabi SAW telah bersabda : “Bertawassullah kamu dengan kebesaranku, sesungguhnya sifat 
kehormatanku bagi Allah adalah suatu perkara yang berfaidah” (sebagaimana tersebut dalam 
kitab BUGHYATUL AWAM). 


08 @L2u 20 


AA. - 0» 0,2 2.82 000 X a 1 SO. ago 03 0 -— - 0 Pp na 
GI an ny Ga dal 0 SU lag dala Ah eko AI Syay da1 NYY Up JI sad oa el YI 3 JB, 


8. “03 - 0 LX o 0 0. Oo 000 (3 Ta 2. 0OL- 0. 0 -o- . 8. PP o 

hama DAY Ayla 335) Lgu Uaomil (gan ya Ba yay Ban yay Hal 073 SM pelaly Soni dapa Slam 
D0 20 20 0020 gr. 000 RX a 
cetar! Hy lag Als Al Ol . 


Dan tersebut dalam kitab IHYA Juz awal halaman 233, Rasulullah SAW telah mengajar Abu 
Bakar Ash-shiddig r.a. supaya membaca doa : 


B2. 3 0» @3w 


Bb nana danang Bl TA HI ai 


MN 010 - Yo, A4. 0 


“ # - - 0 18.9 9 -. 0-0 X0 404 2... 
Me 3 sangan ON ega ena Odi 1 ekm ai YL dug! Lala PYOA yo upAa amal Rao B JG, 


ee Tea ai SNI si PI ALA JI Gagal LA pad de Tail 84 Kental nat 
ima Mn Ka ca Hb) 353 H | g AI, 
Dan telah diterangkan dalam kitab BUGHYATUL MUSTARSYIDIIN halaman 358 : “adapun 
bertwassul dengan para Nabi dan para sholihin adalah sesuatu yang dicintai syara' dan sudah 
ditetapkan dengan hadits yang shohih. Dan para ulama telah sepakat dengan menjalankan 
tawassul bahkan sudah tetap (diperbolehkan) tawassul dengan amal shaleh padahal amal shaleh 
itu suatu sifat, maka dari itu Ibih utama tawassul dengan dzat, adapun tawassul dengan para Nabi 
dan para wali dimasa hidupnya dan sesudah wafatnya itu diperbolehkan secara hukum syara', 
seperti yang telah berlaku dalam hadits yang shohih. 


040 0 0 - 9 MoLoL NA 0 0 — — — 8 . 0 3 -9 0 0 L90 go - 0 L9 go Pp Pa 

— Igiantang Ol COIU patut Joy pepah OS ISP Cnotangy NY pp sliantanyI BS NO GS SI AJB, 
SI Da AAA yaah Oh ai YG 

Dan telah berkata dalam kitab Adzkar pada bab Dzikir dalam shalat Istisga', halaman 134 : Dan 


disunnatkan bertawassul dengan orang-orang yang masyhur kebaikannya seperti berdo'a dengan 
membaca : 2 UI gimiw.... 


han ab ya ya ai Lan) Jan (TKA : £ Yaa YA iya SIN ey panla GOA, Gp pa: c 
YUI Se Si Basa 59 — Hp SE ——He UI et Nagip 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 763 


PAI — 3 CS Dipo) Dila maa HA me Mi ee UT — pian lai 
RS Ge SAI Ui) — GUSI OA (en DL Tya ya eni Lagi Saga ) — ng ama pia BEYI OK 
rb deh 3 Se P3 #lal ya pl dna jt 3 Asah ASIN Gp Gi Je Ji op Ae 
ai S3, ai As P3 Sel dat Ia Jaa 43, Jp Ae Kan HA Lai & dea 
JA — aa ge kale Aang a Pt, 


Soal  : Boleh atau tidak memanggil-manggil para Nabi, para Wali, atau guru dipinggir guburan 
pada waktu ada kesulitan dan apakan para Nabi, para Wali dan Guru itu bisa memberi pertologan 
kepada orang yang minta tolong ? 

Jawa : Boleh dan para Nabi, Wali atau guru itu masih bisa memberi pertolongan pada orang 
yang minta tolong sesuai dengan keterangan dari Hamis-nya (penjelasan pinggir) kitab FATAWY 
AL-KUBRA halaman 382 juz 4 yang artinya : “bagaimana orang awam yang mengucapkan : “Ya 
Rasulullah, ya syaikh fulan ....” dan yang semacam dengan itu, dipinggir @uburan dengan tujuan 
meminta pertolongan kepada mereka, apakah mereka masih bisa memberi pertolongan ? 
(Jawabannya) boleh dan masih bisa memberi pertolongan , karena mukjizat para Nabi dan 
karomat para Wali tidak putus karena kematiannya. Nama para Nabi dan para Wali hidup di alam 
guburnya, masih menjalankan shalat dan haji, seperti dalam Hadits : Para Nabi masih bisa 
memberi pertolongan kepada yang meminta tolong sebagai mukjizatnya. Dan para syuhadapun 
masih hidup dan bisamembantu orang-orang yang perang dijalan Allah (sabilillah). Para Wali, 
Guru juga masih bisa memberi pertolongan kepada orang yang meminta tolong sebagai 
karomahnya, sesungguhnya para ulama ahli hag sekeyakinan dalam hal karomah, syafa'at, 
mu'jizat, sesungguhnya beberapa perkara yang tidak seperti biasanya (mustahil menurut akal) 
seperti yang sering terjadi di kalangan para Wali, baik sengaja ataupun tidak, itu sesuatu yang 
aneh (yang diluar kebiasaan) yang dijalankan Allah. Dalil adanya karomah, bahwa karomah itu 
suatu perkara yang mungkin, tidak termasuk sesuatu yang mustahil dan semua keadaan ini 
sesuatu yang mungkin, masalah tersebut sama dengan kisah Siti Maryam pada waktu mash kecil, 
ditemptkan di loteng kamar masjid baitul mugaddas dan pintunya dikunci rapat oleh Nabi Zakaria, 
setiap pagi Nabi Zakaria membuka pintunya dengan maksud memberi makanan pada Siti 
Maryam, akan tetapi didepan Siti Maryam sudah terhidang buah-buahan, pada musim hujan 
terhidang buah-buahan musim kemarau dan pada musim kemarau terhidang buah-buahan musim 
hujan. Ini sudah di Nash dalam al-Guran. 


Ui pal edi Ans su Sasdk 


Karomah para wali jelas dan nyata tidak bisa diingkari, keterangan dari kitab SIROJUL BAYAN 
halaman 15 : Dan dalam kitab SIROTUSYSYAMIYAH ada keterangan bahwa Ahli sunnah wal 
jama'ah berpendapat tentang adanya karomah para wali baik semasa hidupnya maupun setelah 
wafatnya. 


Yee La Lang ga. aa al ya Hita pp daa alay ale Ade Ja, JB. 


Rasulullah SAW telah bersabda : Apabila kamu mempunyai kesulitan dalam suatu masalah maka 
mintalah pertolongan pada ahli gubur (Dari Kitab Bahjatussaniyyah halaman 14) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(764 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


o- 0-09 -Y c9o -.3 @ 8-9 PN 00.0 8 0. 0. Y 
Lap AP JII ee II Jeoa—h AI Iyo oa Jati 1nd s—: en 


0 z9 - 0 0 014 0 0 — 29 2.9 N o J 9 no 0: Bg 
3) Mn ea Ge en en Hi 
Je ga yA BI JI Gala GS Dp — SERU) DP Jaa Ja dau JAS 2 — 
NN RP IIA A— JAN (aan DE xi 3) O—— AYI 35) KS) 
Io... . 9 09 - 0 0-0 -..9 Lo. 8 @.. o L00 2... 08 01. 0 2 2... @ 
IE pall Any — Lidi Add plan (Sy call Hara opal Ogan aa AeteU SAI jae KASUS 4 JI 
aa ae Ai AA NO MEN ea ran GR PAN Ne Pe Ten NA Ne MA Tan AAS AN OA an TA 
SI K4 Ya dl KbaY 1 ey tele AI do AI Syay JELAS SLS ga II euy gag pen YI plis 
N Pra 


Soal : Dengan cara apakah berdo'a kepada Allah yang lebih utama ? apakah dengan 
tawassul kepada Nabi, Wali, atau Guru ? atau secara langsung tidak dengan cara tawassul ? 
Jawab : Masalah tersebut bersifat tafsil artinya tergantung keadaan, bagi orang awam seperti kita, 
apabila berdo'a atau beribadah kepada Allah belum bisa wusul (rukhaninya kepada Allah), 
sehingga tidak mempunyai rasa adanya panca indra atau badan yang wujud ini, maka berdo'a itu 
lebih utama dengan cara tawassul, bagi orang yang bisa wusul, maa berdo'a itu lebih utama 
langsung seperti : Nabi Ibrohim pada waktu dilemparkan kedalam bara api, juga seperti Siti Aisyah 
pada waktu dituduh zina dengan sahabat Sofwan Bin Muaththal Assulami, setelah Siti Aisyah 
mempunyai perasaan bahwa wujud dirinya itu terasa wusunya (konsentrasi wusulnya kepada 
Allah) terasa kurang, maka Siti Aisyah dengan segera tawassul kepada Nabi SAW, karena 
syukuran kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidak bersyukur kepada 
Allah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia” (HIKAM Juz 2 halaman 87). 


Bat Mag g deaa, Bae Oa MU, PAP 4 Ka Alen— dya Meng Ag ya Alta Son JA 1 
5 AS ii GUA as Lam JI ray —3 pari 
AI Ja) JB LS — CE Y En Se AI Ia ya BI Sih en JS aya pn Sen ala 3 c 
JA It aa Ka gp Pee 52 Ap Jaa — il: alay ale 2 lo 
BA Me en ag 

Soal: Bolehkah memanggil gurunya dengan ucapan Yaa hadii, yaa 'aliim, yaa khobiir, yaa 
mubiin, yaa waliy, yaa hamiid, yaa gowiim, yaa hafiidz ? yag dimaksud guru disini adalah Habib 
Umar, dalam ucapannya, adapun hakekatnya adalah memohon kepada Allah SWT ? 

Jawab : Boleh, karena Habib Umar termasuk ahli bait Rasulullah SAW da waliyullah (pendapat 
kami), sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda : “bertawassullah kamu sekalian dengan ku 
dan dengan keluargaku, sesungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawasssul dengan kami. 
(H.R. IBNU HIBBAN dalam shohihnya). Begitu pula IMAM HAKIM meriwayatkan dari Sahabat Abu 
Dzarrin, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Ahli Baitku bagimu laksana kapalnya Nabi Nuh AS. 


bagi kaumnya, orang yang mengikuti kebaikan akan selamat dan oang yang tida mengikuti dalam 
kebaikan akan tenggelam". 


ID an mad pg — aa DKI OI GA Hai Ia AS IA, eye JU 
MI SA ta pa Hy RA 3 ea nh - HA in SL PAN da 5 


£ pama LE EN — V3 Ss) YP Ta dede At Jo 0 3G ASN Jai Ag La ae Kemal $ dn ah 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 765 


Ai ya Kana 3 IG Kirand 1, Pera AI, Ig AI 3 lag elo AI Lo Ai Ja JB US SI 3 
BE gd del 3 Cina Jl 4 Y Ilosa Y ey. 


IMAM MUNAWY berkata : karena ini berpendapatlah para ulama : sesungguhnya kutubul auliya, 
dalam setiap masa itu terdiri dari mereka ahli bait Nabi, dan murid-murid Al-Habib Umar, 
termasukkutubul auliya dizaman kita, dan hadits-hadits ini menunjukkan tentang bolehnya 
seseorang murid minta tolong kepada seorang guru dan hal itu dinamakan robithoh artinya ikatan 
hati murid dengan gurunya. Dan Habib Umar adalah orang yang mulia, lagi pula dzurriyat 
Rasulullah SAW, dan ahli warisnya dalam ucapan, perbuatan, dan keadaannya. Dan warisan yang 
paling sempurna adalah tiga : ucapan, perbuatan (kelakuan), dan itikad (kata hati) sebagaimana 
Rasulullah SAW telah bersabda : “Syari'at adalah ucapanku, Thorigot adalah perbuatanku, 
Hakekat adalah keadaanku. Dan mencintai Ahlullah adalah wajib, sebab merekalah orang yang 
tergolong ahlushshafa wal wafaa (orang yang bersih dan mengabdikan diri kepada Allah) bahkan 
bagi orang yang mengikuti jejak langkah mereka (ahlushshafaa wal wafaa). 


81 0-0 -— NI “4 3 0 40. --0 90... B0 ag “13 Bo. - 20. 30. NX - LX DI... 
CE Ie b A yag Mp en Sean nd ar lan db 
co. 9 2 024 0 3.8 

Sa ag la Gan BA Se Ie 0 Ge yag Ui Gp Ja aa 3 Maya ian Oeyan 


SA: ab ga PI) al Jai IE pa A2 9 AAA ea, BAL Li ama dl 
LN Au, ee aa ae ia Ie ea Mae ME 


IMAM SUFYAN berkata : Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang mencintai Allah, 
berarti orang tersebut mencintai Allah, dan orang yang memuliakan erhadap orang yang 
memuliakan Allah, berarti orang tersebut memuliakan Allah. Dan sebuah Hadits yang panjang dari 
Sayyidina Umar r.a. Bahwa Rasulullah SAW ditanya : Siapakah aalu (Keluarga) Muhammad yang 
harus kami cintai dan harus kami muliakan ? dan kami diperintah untuk berbuat baik kepada 
mereka ?. Maka berkata ahlush shafaa wal wafaa : yang beriman kepadaku dan ikhlas. Hai 
saudara-saudaraku fahamilah hadits-hadits auliya, agar kalian tidak termasuk golongan yang 
dikecam oleh Allah. Dialam hadits @udsi diterangkan : Barang siapa memusuhi kekasihku, maka 
kami memberitahu kepadanya dengan perang. 


“ Oo. 00 2 9 oto. o- 0 40 802 - 0 
SDI daa, ide dna Lasay Ol gal Jaena Ja 1 


LD Seo 0 233 - Lg. 2022 000 AR Be BOR 0. 25 Sok 0. 
2 Al kom) dil Sei Ay ud el ENI Haa take PI) de Al dy Ju LS, jom "—: Ez 
28502 Hor 0o Yo 210 0 SANA Nah Lam 29. c AN aah ca 239503 
SI tah Saka 25 os 4— yaly NE me Oa Up W : Ju G Hglils oyag HB, C—al— 
. 2.0... 9 PEP PU TNO” s 2.9 Poco 2... 302 oa 84 0 03 08 
AL Kya ea Sp play yA Lag Y— OLI Kia Ly Al ole Lela y Sya Tam Pa Ya 


Soal — : Bolehkah murid berdo'a (Tawassul) kepada gurunya dengan mengucapkan ucapan 
khalifatu Rasulillah ? 

Jawab : Ya boleh, seperti Sabda Rasulullah SAW yang tertera dalam Syarah Azkiya halaman 83 : 
“Rakhmat Allah mudah-mudahan tetap atas khalifahku”. Sebagian sahabat bertanya : “Siapakah 
khalifah-khalifahmu ya Rasulullah ?”. Nabi SAW menjawab : “Khalifah-khalifahku dalah orang- 
orang yang menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnahku dan mengajarkan kepada 
hamba-hamba Allah”. Sedangkan guru kita yang mulia (Al-Habib Umar Bin Isma'il Bin Yahya) 
sebagian dari orang yang menghidupkan, mengamalkan dan mengajarkan kepada hamba Allah 
akan sunnah-sunnah Rasul yang tidak diamalkan oleh umat Islam masa sekarang ini terutama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(766 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengajarkan dua kalimat syahadat. 
Pan ogmmdi Jl akal Oa al Na Ta 


.. o-e 0-90 x 2. 0 9000 OLX 9 0.9 8 0 M 0 L0o,- 2 .. EL NN. 

LS Ade ilbiy Lio jl ad gael Bl to HF aa LM PUS jp ae: TG 
0. 0 2 Oa -. - 2 - a- 2 - 3 Da Pan Sea ana 0-0 # 0 rand O-e 0-0. 
Aid 3 IS SI Oi Sd o—ala e—l AN Jp US aa Ay jas Sl Ade Aalbi 


Soal : Bolehkah memakai asma'ul husna (nama) dari Asma Allah untuk seseorang ? 

Jawab : Ya Boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sulam Taufig halaman 4 : Allah SWT 
telah memberikan kepada hamba-Nya (Adam AS.) beberapa sifat dan digunakan sebagai nama. 
Digunakannya nama itu bagi Allah SWT adalah sebagai penghormatan kepada hamba itu. 
Misalnya aku hidup ...... dan sebagainya, akan tetapi jelas berbeda dengan sifat Allah SWT pada 
hakekatnya. 


- Oo OLX. - 20» 3802 - 0. 
T langaby Dyaiy eat SAI jpn Ja 


UD $ papi Pa FA as DI da Pe GA VP RI GLS dana aa 
aa J8 NS G NI Par telan ds 4 be Ipa Pan paman HA 
Us As IS mad Sele ol 38 SB ae & 2 — 
Gendtan ee IA) Aas A 3 SA na" AED lbs at) Bina 4 Aas AN 
SN LSM up DGN Jatm Je. dbs di KE d ja op da We LS 5 or BA UAS 
Lembang MB) LSG SA ES AS. 


Soal : Apakah boleh berdzikir sambil berdiri, sambil duduk dan lainnya ? 

Jawab : Ya, boleh, Berdzikir dalam posisi apapun kecuali seperti pada waktu buang air besar, 
maksiyat, seperti diterangkan dalam kitab ADZKAR halaman 7, demikian : “ketahuilah bahwa 
keutamaan dzikir itu tidak di khususkan pada ucapan tasbih, tahmid, takbir, dan semacamnya. 
Bahkan setiap orang beramal karena Allah dengan taat,itu termasuk orang yang dzikir kepada 
Allah. Begitu pula dikatakan oleh Said Bin Jabir r.a. dan yang lainnya yakni dari para ulama 
berkata Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah : Yang dimaksud adalah mereka yang 
berdzikir kepada Allah , setelah melaksanakan shalat, pada waktu pagi, waktu sore, berdzikr 
sambil tiduran, dan setiap bangun dari tidurnya, dan tiap-tiap berangkat pagi atau pulang sore ke 
rumahnya, maka dia berdzikir kepada Allah. Berkata Imam Mujahid : “Tidak termasuk orang yang 
banyak berdzikir kepada Allah, kecuali dia berdzikir sambil berdiri, duduk, dan tiduran. 


02 0 .ox 0. 30 3.0. 0 0 ALAN Ini 2... Bi. - e 00 2 2 . 
SI Al Ia P3 IA a— gl Ist Saya dna — YA dd S— 89 
20 20) 2 neh son ena 2, Pa TAN SEN ANN 2... PA GA Sp 
YSS KIS 1 J3 Lag dobel Joy WI AN apa — kd GP Aina —$ 
02022 Oo 


A—A Hi M3 Opa Di as pa S pan aa 4 sat Aa. 


Dan tersebut dalam kitab FATAWY AL-KHALILI halaman 259 sebagai berikut : meriwayatkan 
Imam Khafidz Abu Na'im dengan Sanadnya dari sahabat Ali Bin Abi Thalib, bahwa beliau pada 
suatu hari menerangkan keadaan para sahabat, mereka berdzikir kepada Allah SWT, maka 
mereka bergerak-gerak, seperti gerakannya pohon yang diterpa oleh hembusan angin besar, dan 
mereka berdzikir sambil menangis, air matanya membasahi pakaiannya. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 767 ) 


Je ai Ala an 13 Adi As dag ae 1 Io 3 DS Gi AI yo) Kis ss, 
BN Fa 8 Ji 93 - Pan, ah Aa, Op man o— asip » 
Yo Sold Ab H5 bi IS — K——yir deh ad UG AN 133 Byla pia 53 
“ash ae Ss Ol: YAA. : Olas Jl pa tai eU us Dag Lae 5 Bal O) 
5 dr eh Img UG AM OS ai IM —N MN Ja Ha, PA, 
TNPIE AN Aa ta DS ae 2 daa UE 3 2 padi Jis Ig Kan 
Sab, Aa na SU 5, AYI 3 SAS 2 Ae ——— j5 Ten pe 
dg de Jo gih Ny A3 To PALI KASN Gak 


Dan berkata Siti Aisyah r.a. Bahwa Nabi SAW berdzikir kepada Allah SWT., dalam seluruh 
waktunya. Kesimpulan dari hadits ini bahwa orang tidak bisa disalahkan berdzikir dengan 
gerakannya atau sambil duduk, sambil berdiri, atau tenang (tidak bergerak-gerak). Dan Firman 
Allah SWT dalam surat AN-NISA' ayat 103 dijelaskan : “Apabil kamu telah selesai mengerjakan 
shalat hendaklah kamu ingat kepada Allah (berdzikir kepada Allah), dengan berdiri, begerak dan 
berbaring. Apabila kamu telah aman (tenang) maka dirikanlah shalat sebaik-baiknya. 
Sesungguhnya shalat itu diperlukan atas orang-orang mukmin pada waktunya (shalat itu 
diwajibkan atas semua orang mukmin). Dan didalam surat ALI-IMRAN ayat 190-191 : 
“Sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang menjadi tanda 
atas kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat 
Allah (berdzikir kepada Allah) ketika berdiri, duduk, dan saat berbaring. Dan mereka memikirkan 
kejadian langit dan bumi sambil berkata : Ya tuhan kami, bukankah engkau jadikan ini dengan 
percuma (sia-sia). Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. Dalam dua ayat 
ini ada penjelasan dengan adanya gerakan-gerakan pada waktu berdzikir. Karena berdiri, duduk 
dan berbaring, itu merupakan gerakan seperti gerakannya mereka yang berdiri ketika 
mendengarkan cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW. 


PE Ls # ala Ne STA sa SAN 3 Ga UEA PI NAN, ya CN 

At eko aini Tyagk Ol 1 lay dede MM ale Anang SI Noaan SL Gaounl oa yS Ie aga 

Ig Ie 

Dan tersebut dalam kitab MADARIJISSU'UD halaman 15 dan didalam kitab FASYNI halaman 91 

syair mengatakan : Orang yang mulia, mereka bangun ketika mendengar asma Nabi disebut, 
sambil berdiri dan berbaris atau berdiri diatas lutut. 

Dan IMAM TA@AIYUDDIN ASSUBUKI, beliau pasti bangun ketika mendengar sebutan asma Nabi. 


IMAM SIBRO MALISI mengatakan : merupakan kebiasaan orang-orang dari golongan mukhibbin, 
mereka berdiri ketika mendengar sifat-sifat Nabi SAW karena mengagungkan beliau. 


0. 0 - ID 032 0 BD - 0 34 30 8... - - 0... mo 2 - L0 g9 - 
A8y Alah Gl Geglondi Kematag SI Knatag US Alai (Isasy be Tp 5 II G3 
BR KT Sab TP Mn L... 300 X -— L c.2 X0 A0 - Fi 0 0, - Pae PAN MOP Ga 
ale Al be Bl Sya SEL JE te Al go) yet al En ln WS Gg El M3 de oat 
L 0... ov 3. Papa 1 01. A5 4 - -. ea Ke o3 San - 7. Pe - - 

WLAN Ge JB Al yag Rmh Gee) Lay IG TpaiB Real ob — ia II 5 eng 


ARA Pe Opaat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(768 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan tersebut dalam kitab ADZKAR pada halaman 6 : “Ketahuilah bahwa sebagaimana 
disunnatkan berdzikir, juga disunnatkan duduk-duduk dilingkungan dzikir, dan amat jelas dalil-dalil 
yang menunjukkan hal itu. Hadits Ibnu Umar r.a. ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : 
“Apabila kalian melewati taman-taman surga maka menggembalalah disana (mampirlah disana)". 
Mereka bertanya : “Apakah taman surga itu ya Rasulullah ?”. Rasulullah SAW menjawab : “Taman 
surga adalah lingkungan dzikir dan apabila mereka menghadirinya, dengan duduk berlingkar”. 


02. 0 £ 0. 20-90. -.. (MI Oto. 0. 0g - 2202 0.0. oo. 9 00.3 3 0. oo -. 
Iya ya Mer Opik H dal pol — AS gags ad ON Ubaya papua! Kam Up karet Kepdl B 


dalam 4 


Telah berkata Al-Habib Muhammad Bin Ahmad Al-Mahdhor Surabaya : 
“Andaikata mereka tidak berdiri untuk memuliakannya maka mereka akan mendapat kebodohan 
dan bahayanya”. 


TAN AIR ipa Ky 


Manusia tidak murtad (kufur) dengan mengerjakan maksiyat, akan tetapi dia kufur sebab 
meninggalkan hormat (tidak hormat). 

— 0 0280 0 0. 4 0. AG. 010. 038 Xx 0 od 4 s5. o a Y 0 20 - para 30 
Jero) Ss ak an) IN) 0 9 ja IL aje Mi el wb: — al ya 13) J8 »s1 
SEN ka AS PAI ng ye me AI SUN OI Utan 230 aa ah 


0 0 0 0-0 0 2,0 0 0 3 05 3. a 02. - 30. o 2. o 2.9 
NP BLN. ae SI er JS BET — di ee Y a———jip 3 
3 9. - 9 9 0 - 9 Ba re, . 2... 9 - 5 o . 23 0. o 01 0 80 0... 0. am .— 

d3——— yel S5 ae Ie a—DI ea uji Olaiw 0S Gagal al Gay A39 (28) 


- o £ 9. 3-0 9 
YO. DN APA. AJI 


Dan dalam hadits gudsi, Allah berfirman : Bahwa aku mempunyai hamba, hamb yang mencintaiku 
dan aku mencintai mereka, dan mereka merindukanku, akupun rindu kepada mereka. Mereka 
menyebut-nyebut aku, dan akupun menyebut-nyebut mereka. Sebagian orang (Shiddigiin) 
bertanya : Ya Allah bagaimana ciri-ciri mereka ?. ciri-ciri mereka diantaranya adalah berteriak- 
teriak dan menangis sambil memanggil-manggil serta mengaduka persoalan kepadaku, dan 
diantara mereka, ada yang ruku', ada yang berdiri, ada yang sujud. Maka yang pertama aku 
berikan kepada mereka tiga hal : 

Yang pertama : aku meletakkan nur-ku sendiri dalam hati mereka 

Yang kedua : apabila langit dan bumi beserta isinya ditimbang dengan amal mereka , pasti aku 
katakan timbangan itu sedikit dibandingkan amal mereka. 

Yang ketiga : aku hadapkan wajahku kepada mereka. 

Tersebut dalam kitab FASYNI Halaman 91. (Faidatun) Imam Ibnu Juzi dari Ibnu Sufyan Bin 
Uyainah, beliau berkata : “Apabila disebut-sebut orang yang soleh, maka turunlah rokhmat 
terebut”. Dalam Kitab Khoirotul khisan halaman 19. 


- 9 - - 9 0. 0. 0 9 So,k 0. 
SANA ya Sd ag el S3 Sa HS 


202 2 yg 0 YA 40 -09 2 Io 20 -09 rard Had 2 902 0 an a.. 0 42 0 rar o- ng 3 30,4 
2S IL YIg IAI Upah Ad Tama dal Upah Say GBU AW OS Mm Bi dk dd ka AS GC 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 769 ) 


ru 


Soal : Bagaimanakah hukum berdzikir dengan suara keras setelah salam dari shalat? 

Jawab : Hukumnya sunnah karena Allah berfirman dalam al-@uran surat an-Nur ayat 36 : 
“didalam masjid, Allah mengizinkan dzikir dikeraskan, disebut didalamnya akan asma-Nya, 
memaha sucikan kepada-Nya didalam masjid di waktu pagi dan sore”. 


to. 0 - Par Haa 0 0 - 2. 0. 30» - 8 - 0 0 0... 2.2.9 - 
KASI Il MUI — Amis SM va LV 2 bb la 
LI ak II Ain Am estan KY EN adi Oi jemadi Kelil Ia Jami —— 
PEN Gn Ba LA DI Opa KE Ia em ai LB diy 
Jami AA BALA AA 2 Gi Wako aa alang AE Ap re Ta sa 

Dan tersebut dalam kitab FATAWY AL-KHALILY Halaman 262 sebagaimana berikut : Dzikir 
adalah seperti membaca Al-Guran dengan keterangan ayat dan beberapa riwayat, dan dzikir 
dengan suara keras itu lebih utama. Dan dalil yang menunjukkan keutamaannya dzikir dengan 
suara keras, bahwasanya beramal dengan suara keras itu lebih besar manfaatnya terhadap diri 
sendiri dan terhadap orang lain, membangunkan hati pembaca, menyatukan himmah, 
mengumpulkan cita-cita dan pikiran, mengkhususkan pendengaran. Dan dengan suara keras, 


hilanglah rasa kantuk, bertambah giat, membangunkan yang oranglain dari tidur dan lupa, dan 
menggiatkannya, maka apabila dengan niat-niat ini, berdzikir dengan suara keras itu lebih utama. 


SES Wp IA IE slh ale led abdi Ab AA gai ey Ab Gb 28 
kg Sea 20» - Ie. 3 LN Media In en Bel CAK TA Va - 30 NO io Aa Haag Kera 

Y AI SSP re ig Seedly Gia) pelnag Gal ol Doa Pu GS 9 

pe SK 

Dan tertera dalam hadits gudsi yang tujuannya diperintahkan berdzikir dengan suara keras, 

sebagaimana hadits ini : Allah SWT berfirman : Dan apabila dia menyebut-nyebut aku di suatu 

tempat yang ramai, maka akupun menyebut-nyebutnya di tempat yang lebih ramai darinya (H.R. 


Bukhari, Muslim, Nasa'i, da Ibnu Majah). Dan menyebut di tempat ramai itu tidak ada kecuali 
dengan suara keras. 


KU SAN SD: Us 2) Pan AN as Ka SUN ya 3 ya 20) 2 
aa al 3 3 Nda age Ie 0S LI 3 Aa Sai ye. 
Dan tersebut dalam kitab RIMAHI HIZBIRROHIIM halaman 167 sebagaimana berikut : Dari 


Abdullah Bin Abbas r.a. : Bahwa berdzikir dengan suara keras ketika selesai dari shalat itu sudah 
ada sejak masa Rasulullah SAW. 


aa un kh ee De an ena 

0. ge... -.. ) LD yo 3 0 - ya -— 0 - 1 8-9 - 9 - - 9 
apl Kelam op SU SP Ki ga de Ny dai —— Serai Hei Va Ae SY 
2 La, PEN ARA Kas PAP 

Dan tersebut dalam kitab RIMAHIHIZBIRROHIIM Juz Awal halaman 167 : Dalam menyenangkan 


(membiasakan) saat berkumpul untuk berdzikir dan bersuara keras, dan menganjurkan atasnya. 
Dan memberitahu bahwa bersuara keras itu patut untuk dipegangnya karena keutamaannya dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(770 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menolak terhadap orang yang mengingkari berdzikir dengan berjamaah karena kebodohannya 
dengan kitab, hadits dan Tn para ulama. 


2, ea Me Be man ag AS ea ah Sape deal AVI Ka ni 22 “3 3 


ya tentu Ke aa I3, Pee TOR Meat Ie Il an 7— K3 UI Us 
Ya A 2. Pa) 


Dan tersebut dalam kitab RIMAHI HIZBIRRAHIIM, halaman 172. Dan jumhur mengambil dalil 
dengan hadits tersebut, atas disunnahkannya dzikir dengan suara keras pada waktru membaca 
dan berdo'a, kecuali dengan ucapannya orang yang syaz (sekehendak sendiri). Sebagian dari 
ulama salaf atas hadits ini, yakni disunnahkannya suara keras ketika bertakbir, berdzikir setelah 
shalat fardhu dan diantara yang menyamarkannya dari golongan muta'akhkhirin ialah Ibnu 
Khazmin. 


#23. #8... 0... 0109 - 


2. 30 9 a @ - o - 
AYI — dai jai Bak 4 Sa da AA 0 —— a— S9 

33-00 - @ 0 oo Pan -09 o BP as | Sa SG - 
ka YON Sa Se Ye Tt 2G Ii Had an YA — SK Y—“—5h 
2.2.0... G KN aa Wa ab ya -. Sea 8- ge Panagi “ella 2 9.20 Bao 202 020 
IG Ay IN pe ma PK LS Ay tan a—— pb pol yag OT Lgorgi Opa 


Adapun firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut : “Sebutlah Tuhan mu di hatimu dengan 
rendah diri dan menyamar”. Itu adalah ayat makiyyah seperti ayat Isra, yang maknanya : 
“Janganlah engkau mengerjakan shalat dengan terang-terangan”, ayat ini diturunkan agar tidak 
didengarkan oleh orang-orang musyrik, yang akhirnya mereka mencela al-@uran dan yang 
menurunkan al-@uran (Allah) maka diperintah dengan suara pelan untuk menghindari celaan, 
sebagaimana dilarang dari mencela berhala, yang buktinya sekarang tidak ada. 


Tun 2... o 0 
T Sdh Aslam SIG Ja: 0 


22023 


- La 0” NX a ” 9 - 
dy IP daa ly 3 sedbal PN Kd arora ai al gag le Al le Ag . 
Han In tan Hn KE 5 Lana 1 BP FI Ala oma Eid Aakas SL 4 Ob: yg 


2 R90 


3 Aa P) aan yag apr sp Eee jam 9 pedes Na Yaa Te 
Sa you PAI 8 Aa "5 ee — da5 an Ea Ba In 
Ae Ab Aa BL JB: ajar Na OK AT 
Lang IG yna 3 NJE ga 0 SSS IE 5 AN JG ge Ob Ja JG M5 
MET SA — B5 PAS BY IE st IL ah J6, 2 Tera JB api 

A5 ON 4 ERA Kota la A3 ut Hebel rd DR Jah jini 


LAN ea Oak dy JAS mana and Ya UI a Uas 


Soal : Apakah Dzikir dengan berjama'ah itu ada faedahnya ? 

Jawab : Ya, ada, tersebut dalam kitab RIYADHUSSHOLIHIIN : dan tertera dalam hadits riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau telah bersabda : “Sesungguhnya Allah SWT 
mempunyai sekelompok malaikat yang ditugaskan untuk mencari lingkaran dzikir, maka apabila 
mereka menjumpai lingkaran dzikir, maka mereka duduk bersama orang-orang yang berdzikir, dan 
membuka sayap-sayap mereka, dan memenuhi majlis dzikir sampai ke langit, apabila mereka 
selesai berdzikir, maka para malaikat kembali ke langit, kemudian Allah bertanya kepada 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 771 ) 


malaikat : Hai malaikat-malaikat ku, kalian dari mana ? Malaikat menjawab : Kami datang dari 
hamba-Mu di bumi, yang mereka mensucikan Tuhan, memuji, bertahlil, dan mereka memohon 
kepada Tuhan. Allah SWT bertanya : Apakah yang mereka pinta ? Malaikat berkata : Sorga-Mu, 
Allah SWT bertanya : Apakah mereka sudah mengetahui sorga-Ku ? Malaikat menjawab : belum 
mengetahui, Allah SWT bertanya : Bagaimanakah apabila mereka mengetahui sorga-Ku ? Jawab 
Malaikat : Dan mereka memohon selamat kepada-Mu, Allah SWT bertanya : Minta selamat 
kepada-Ku dari apa ? Malaikat menjawab : Dari Neraka-Mu, Allah SWT bertanya : Apakah mereka 
sudah mengetahui neraka-Ku ? Bertanyalah Malaikat : mereka mohon ampunan kepada-Mu, Allah 
SWT menjawab : Aku telah mengampuni mereka dan Aku akan mengabulkan permohonannya, 
dan Aku selamatkan mereka dari apa-apa yang mereka mohon (mohon selamat). Malaikat 
menjawab : Ya Tuhanku disitu ada si Fulan yang banyak dosanya, dan dia datang hanya untuk 
duduk bersama mereka, Allah SWT menjawab : Aku sudah mengampuninya, mereka adalah 
kaum yang tidak akan rugi bagi orang yang mengikutinya. 


-8 -9 0... 0 3 - 


A02 0. 2, 2.9. L0-@ 2.30 Ico-e Y 010 BA. 0-0 8 0. 0-0 4 —- 9 8g Ie 

an led, SNI Ea Al Okung sil dg Jai Ijag Pi Inna soal OY dm fal 
-. 20 0.0. X 0... Igo 2 200 2022 2.903 Lo. 
2Nal Ald KASI Al Jaor LAS Aring abs Uadydy Goladi Jiasi. 


Soal : Apakah sebabnya mengangkat kedua tangan ketika berdo'a ? 

Jawab : Sebab langit itu tempat turunnya wahyu, tempat turunnya hujan, tempat suci, dan tempat 
malaikat, dan kelangitlah tempat diangkatnya amal ibadah dan diatas langitlah arasy dan surganya 
Allah SW 


0 (Ni - 02 - 0 2... 0-0 3 0 3 
Sagry Up Nypualg ag. AS yukinna e) SI. 


Dalam Kitab IKHYA Juz awal alaman 275 Nabi SAW bersabda : “Apabila kamu memohon kepada 

Allah, mintalah dengan telapak tangan mu dan jangan dengan puggung tangan mu”. (HR.Abu 
Dawud dari Malik bin Yasir Al-Kufi dan Ibnu Majah da Thabrani dalam kitab KABIR, dan Imam 
Hakim dari Kitab Mustadroknya, dan Imam Hakim menambahkan : Dan usaplah mukamu dengan 
kedua telapak tangan mu. 


Ba. mo 3 0 - 024. J0... 9 Pan) 023 - 0 0. 2. 3-38 302 0. 
f M3 Je 


Ang ale FN TP Ga ANA EN NEK KP me Ca ad aa Ss “3 $ Meta Na 
tan Ba ln Lanal RI Len og! Ina ayu Lanal dx Digba Yan SP he SS 
II Aa Tp SA Ia PE) II 4 — BO SU BY mela Iyan: 
Soal : Apakah boleh berdo'a dengan mengangkat kedua telapak tangan sambil ditelungkupkan, 
sebagaimana diperbolehkannya berdo'a dengan menengadahkan telapak tangan ke langit ? 
Jawab : Boleh, bahkan sunnah, tertera dalam kitab Fatkhul mubin, syarah arba'in halaman 139 
bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berdo'a kadang-kadang menjadikan kedua telapak tangan 
menelungkup, pendapat ahli hadits bahwa berdo'a dengan menengadahkan tangan ke langit yakni 
ketika beliau memohon sesuatu yang di inginkan dan berdo'a dengan menelungkupkan tangan 
ketika memohon dihilangkan musibah-musibah (bencana). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(772 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KM Aya pk Dag pe dl Let ye 
33 od -. 9. Le B2. M0 Pa. -3 0 0 0 019-034 — 0 L 02 Ba 
Pa me Bend AN ade MET aman daa an ai 
PAN YP INA TAN TAU 
Soal : Apakah yang dilakukan Imam setelah salam dari shalat ? 


Jawab : Disunnahkan menghadap kepada Makmum dan masing-masing duduk berdzikir kepada 
Allah SWT, setelah shalat shubuh sampai matahari terbit (IRSYADUL IBAD Halaman 20) 


A00 Lo,A — 0. 


BILA Jilid yh sa Lanang Jang ja (K2 AS 1 La 


2 29 3e 202 


Sendal Apa Pena na Ju San Cam HA, LA, Jaa 3 Sai ay jp cd 
VP Pr S3 

Soal : Bagaimana hukumnya memakai Hadits Dho'if dalam keutamaan beramal ? 
Jawab : Boleh, dan disunnahkan memakai Hadits Dho'if dalam masalah fadha'il (keutamaan), 


Targhib dan Tarhib, asal bukan Hadits Maudhu' (sangat dho'if) (ADZKAARUNNAWAWIY Halaman 
1) 


Jae da el dl ARA Li 


P0 ka Med ema: Es 
@ YG - 
De 333 AJ Lay gl Jai Sam JI 
0 ..9 Pad - 29 £.. 0 9 18 #0 Para - 0 A (3 a00... 0. O. o 9 
JK SSI ae Ulas Jl, al Ily begig psi sil) al ol: ds Je S -— yi Gr SU 
oa 90 0 0. 0 02 o4 
INI pem (SB YYY Ol jas 


SEA BA Ba. Dae la Sai Ag IK ISS Ken AP Op Jina II 
YV edi ea Gglo omi 
Soal : Apakah makna Ali Adam dan Ali Jibril ? 
Jawab : Makna Ali terbagi atas 3 makna : 


1 makna Keluarga, yakni isteri, anak, dan keturunan 
2. makna Jiwa, seperti firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 33 : 


SIS Je War Il maa dh Lag po iba MD 
3. makna teman (bala tentara) seperti firman Allah dalam surat Al- -Bagarah ayat 8: 
#... oya Il aya Sami 3) 


m0 .. 0 33 od - 9. Lo. 0 0 - 
Kilas mail gb II mma BAN Ag Sy Ya 


Lela NI aa abg ee Lo A ed 33 Alai SI p LS — ia 3 ai C 


Pan - 
8. 8. 8 - 02. cc... 8 


RA AG AE SAR na MEA GA) dd PA Cah di Ai Jt In TI Ia 
king Gaal ol 


www.islamuna.info 


AAIDAH | 773 


Soal : Apakah duduk setelah shalat shubuh sampai matahari terbit itu ada fadhilahnya ? 
Jawab : Ya, ada fadhilahnya, seperti diterangkan dalam kitab IRSYADUL IBAD halaman 20, 
Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa shalat shubuh dengan berjama'ah, kemudian duduk 
berdzikir sampai matahari terbit, kemudian shalat dua raka'at, maka baginya seperti pahala ibadah 
haji dan umroh yang sempurna (HR. TURMUDZI dan Imam TURMUDZI menghasankan 
haditsnya) 


- 8 0-9 £ 0 -. 3 3 02. 301 90 
Sal Jom Id eladll TP jpu Ja: 

- 0.1. Oo - 3 0.0. Pan Tmn eni N, a- , 301. berana 2.3 30 se Pad 23 023 301 - (na 
SIP 00 std Lari Y : ag ale Al ale ai dam) JB, ex ot Ju LS korg JP Bi E 
3 Ag 0 01 o- 0 40 £0o — oa 0-9 
YAV GP JIN pdl lema Ta Jabb demarali 


Soal : Apakah boleh Wanita keluar malam pergi ke masjid untuk shalat ? 
Jawab : Ya Boleh, sebagaimana Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah 
kamu cegah wanita untuk keluar untuk pergi ke masjid pada malam hari" 


SUMBER : DIKTAT PELAJARAN ASWAJA MADRASAH ALIYAH NURUL HUDA 
Munjul Pesantren Kec. Astanajapura Kabupaten Cirebon 45181 Telp. (0231) 3383635 


0005. DALIL AMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU) 
KATA PENGANTAR 


Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT sang Pencipta alam 
semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya, karena berkat limpahan 
rahmat, taufig, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Elektronik Book 
(E-BOOK) ini dengan judul “DALIL AMALAN WARGA NAHDLIYIN (NU) ini dapat terselesaikan 
tidak kurang dari pada waktunya. 


Maksud dan tujuan dari penulisan E-BOOK ini tidak lain sebagai informasi dan “meluruskan” dari 
tuduhan golongan yang tidak sepaham dengan amalan-amalan warga nahdliyin, sehingga 
mudahnya mereka mengatakan banyak amalan warga NU berbau Tahayul, Bid'ah dan Churafat 
(TBC) .Sebenarnya penulis pun tidak mempermasalahkan sebuah perbedaan pendapat namun 
penulis sangat merasa prihatin sebagai warga nahdliyin ketika orang-orang dari golongan lain 
mempermasalahkan amalan-amalan yang juga merupakan amalan yang penulis lakukan sebagai 
warga nahdiiyin. 


Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyelesaian e-book ini baik secara langsung maupun tidak 
langsung.. Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan dimana penulispun sadar 
bawasanya penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, 
sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa'jjalla sehingga dalam penulisan dan 
penyusunannya masih jauh dari kata sempurna. 


Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa penulis harapkan dalam upaya 
untuk mengevaluasi diri penulis pribadi 4. Akhirnya penulis hanya bisa berharap, bahwa dibalik 
ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan e-book ini ditemukan sesuatu yang dapat 
memberikan manfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh warga 
nahdliyin khususnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(77a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kepanjen,12 Maret 2011 


M. Imam Nawawi, S.Pdl 


DAFTAR ISI 

Halaman Judul 221 

Kata Pengantar 22 2 

Daftar Isi »2 3 

1. Makna "KULLU BID'AH DHOLALAH” 2» 4 

2. Mengenal Makna Bidah 2? 7 

3. Pertanyaan dan jawaban seputar bidah 22 11 

4. Bid'ah sebuah kata sejuta makna 2» 

5. Contoh-contoh bid'ah yang diamalkan para sahabat »» 26 

6. Gadha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya 2? 42 
7. Dalil Sholat sunnah Gabliyah (sebelum) sholat Jum'at »2 45 

8. Dalil mengangkat tangan waktu berdo'a »2 48 

9. Menyebut nama Rasulullah saw. dengan awalan kata sayyidina atau maulana 22 50 
10. Penggunaan Tasbih bukanlah bid'ah sesat 22 58 


11. Bagaimana hukum menyuguhkan makanan baik kepada para jamaah yang datang 
membacakan tahlil bagi mayit maupun bagi pentakziah? »» 63 


12. Hukum Duduk Bersama Untuk Berdzikir 2 65 

13. Dalil Nyekar Bunga Di Kuburan 22 66 

14. Dalil Tentang Bolehnya Bertabaruk 22 68 

15. Bagaimana hukumnya membaca managib? 22 71 

16. Dalil Bolehnya Bertawasul 2-2 77 

17. Hukum Maulid Nabi 22 80 

18. Dalil Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan shalat berjama'ah »- 82 
19. Berzikir dengan pengeras suara »? 83 


20. Hukum Meng-Hadiah-kan Fatihah »2 84 


www.islamuna.info 


AAIDAH | 775 


21. Hukum Bacaan al-@ur'an, Doa (Tahlil) dan Jamuan makan untuk orang mati »5 85 
22. Tahlilan/Kenduri Arwah, Mana dalilnya? 25 87 
23. Hukum Membaca Al-Barzanji 35 98 


1. Makna “KULLU BID'AH DHOLALAH” 


Pada firman Allah yang berbunyi : Waja'alna minal maa-i KULLA syai-in hayyin. Lafadz KULLA 
disini, haruslah diterjemahkan dengan arti : SEBAGIAN. Sehingga ayat itu berarti: Kami ciptakan 
dari air sperma, SEBAGIAN makhluk hidup.Karena Allah juga berfirman menceritakan tentang 
penciptaan jin dan Iblis yang berbunyi: Khalagtanii min naarin. Artinya : Engkau (Allah) telah 
menciptakan aku (iblis) dari api. 


Dengan demikian, ternyata lafadl KULLU, tidak dapat diterjemahkan secara mutlak dengan arti : 
SETIAP/SEMUA, sebagaimana umumnya jika merujuk ke dalam kamus bahasa Arab umum, 
karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. 


Demikian juga dengan arti hadits Nabi saw. : Fa inna KULLA BID'ATIN dhalalah,. Maka harus 
diartikan: Sesungguhnya SEBAGIAN dari BID'AH itu adalah sesat. 


Kulla di dalam Hadits ini, tidak dapat diartikan SETIAP/SEMUA BID'AH itu sesat, karena Hadits ini 
juga mugayyad atau terikat dengan sabda Nabi saw., yang lain: Man sanna fil islami sunnatan 
hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Artinya : Barangsiapa memulai/menciptakan 
perbuatan baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang 
mengikutinya. 


Jadi jelas, ada perbuatan baru yang diciptakan oleh orang-orang di jaman sekarang, tetapi 
dianggap baik oleh Nabi saw. dan dijanjikan pahala bagi pencetusnya, serta tidak dikatagorikan 
BID'AH DHALALAH. 


Sebagai contoh dari man sanna sunnatan hasanah (menciptakan perbuatan baik) adalah saat 
Hajjaj bin Yusuf memprakarsai pengharakatan pada mushaf Alguran, serta pembagiannya pada 
juz, ruku', magra, dil yang hingga kini lestari, dan sangat bermanfaat bagi seluruh umat Islam. 


Untuk lebih jelasnya, maka bid'ah itu dapat diklasifikasi sebagai berikut : Ada pemahaman bahwa 
Hadits KULLU BID'ATIN DHALALAH diartikan dengan: SEBAGIAN BID'AH adalah SESAT, yang 
contohnya : 


1. Adanya sebagian masyarakat yang secara kontinyu bermain remi atau domino setelah pulang 
dari mushalla. 


2. Adanya kalangan umat Islam yang menghadiri undangan Natalan. 


3. Adanya beberapa sekelompok muslim yang memusuhi sesama muslim, hanya karena berbeda 
pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah furu'iyyah (masalah figih ibadah dan ma'amalah), 
padahal sama-sama mempunyai pegangan dalil Alguran-Hadits, yang motifnya hanya karena 
merasa paling benar sendiri. Perilaku semacam ini dapat diidentifikasi sebagai BID'AH 
DHALALAH). 


Ada pula pemahaman yang mengatakan, bahwa amalan baik yang terrmasuk ciptaan baru di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(776 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sharih, maka disebut SANNA 
(menciptakan perbuatan baik). Contohnya: 


1. Adanya sekelompok orang yang mengadakan shalat malam (tahajjud) secara 
berjamaah setelah shalat tarawih, yang khusus dilakukan pada bulan Ramadhan di 
Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh 
beraliran Wahhabi Arab Saudi semisal Syeikh Abdul Aziz Bin Baz dan Syeikh 
Sudaisi Imam masjidil Haram, dll. Perilaku ini juga tergolong amalan BID'AH karena 
tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw., tetapi dikatagorikan sebagai BID'AH 
HASANAH atau bid'ah yang baik. 


Melaksanakan shalat sunnah malam hari dengan berjamaah yang khusus dilakukan pada bulan 
Ramadhan, adalah masalah ijtihadiyah yang tidak didapati tuntunannya secara langsung dari Nabi 
saw. maupun dari ulama salaf, tetapi kini menjadi tradisi yang baik di Arab Saudi. Dikatakan Bid'ah 
Hasanah karena masih adanya dalil-dalil dari Alguran-Hadits yang dijadikan dasar pegangan, 
sekalipun tidak didapat secara langsung/sharih, melainkan secara ma'nawiyah. Antara lain 
adanya ayat Alguran-Hadits yang memerintahkan shalat sunnah malam (tahajjud), dan adanya 
perintah menghidupkan malam di bulan Ramadhan. 


Tetapi mengkhususkan shalat sunnah malam (tahajjud) di bulan Ramadhan setelah shalat tarawih 
dengan berjamaah di masjid, adalah jelas-jelas perbuatan BID'AH yang tidak pernah dilakukan 
oleh Nabi saw. dan ulama salaf. Sekalipun demikian masih dapat dikatagorikan sebagai perilaku 
BID'AH HASANAH. 


Demikian juga umat Islam yang melakukan pembacaan tahlil atau kirim doa untuk mayyit, 
melaksanakan perayaan maulid Nabi saw. mengadakan isighatsah, dll, termasuk BID'AH 
HASANAH. Sekalipun amalan-amalan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. namun masih 
terdapat dalil-dalil Alguran-Haditsnya sekalipun secara ma'nawiyah. 


Contoh mudah, tentang pembacaan tahlil (tahlilan masyarakat), bahwa isi kegiatan tahlilan adalah 
membaca surat Al-ikhlas, Al-falag, Annaas. Amalan ini jelas-jelas adalah perintah Alguran-Hadits. 
Dalam kegiatan tahlilan juga membaca kalimat Lailaha illallah, Subhanallah, astaghfirullah, 
membaca shalawat kepada Nabi saw. yang jelas- jelas perintah Alguran-Hadits. Ada juga 
pembacaan doa yang disabdakan oleh Nabi saw. : Adduaa-u mukhkhul “ibadah. Atrinya : Doa itu 
adalah intisari ibadah. Yang jelas, bahwa menghadiri majelis ta'lim atau majlis dzikir serta 
memberi jamuan kepada para tamu, adalah perintah syariat yang terdapat di dalam Alguran- 
Hadits. 


Hanya saja mengemas amalan-amalan tersebut dalam satu rangkaian kegiatan acara tahlilan di 
rumah-rumah penduduk adalah BID'AH, tetapi termasuk bid'ah yang dikatagorikan sebagai 
BID'AH HASANAH. Hal itu, karena senada dengan shalat sunnah malam berjamaah yang 
dikhususkan di bulan Ramadhan, yang kini menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Wahhabi Arab Saudi. 


Nabi saw. dan para ulama salaf, juga tidak pernah berdakwah lewat pemancar radio atau 
menerbitkan majalah dan bulletin. Bahkan pada saat awal Islam berkembang, Nabi saw. pernah 
melarang penulisan apapun yang bersumber dari diri beliau saw. selain penulisan Alguran. 
Sebagaiman di dalam sabda beliau saw. : La taktub 'anni ghairal guran, wa man yaktub 'anni 
ghairal guran famhuhu. Artinya: Jangan kalian menulis dariku selain alguran, barangsiapa menulis 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 777 ) 


dariku selain Alguran maka hapuslah. Sekalipun pada akhir perkembangan Islam, Nabi saw. 
menghapus larangan tersebut dengan Hadits : Uktub li abi syah. Artinya: Tuliskanlah hadits untuk 
Abu Syah. 


Meskipun sudah ada perintah Nabi saw. untuk menuliskan Hadits, tetapi para ulama salaf tetap 
memberi batasan-batasan yang sangat ketat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para 
muhadditsin. Fenomena di atas sangat berbeda dengan penerbitan majalah atau bulletin. 


Dalam penulisan artikel untuk majalah atau bulletin, penulis hanyalah mencetuskan pemahaman 
dan pemikirannya, tanpa ada syarat-syarat yang mengikat, selain masalah susunan bahasa. Jika 
memenuhi standar jurnalistik maka artikel akan dimuat, sekalipun isi kandungannya jauh dari 
standar kebenaran syariat. 


Contohnya, dalam penulisan artikel, tidak ada syarat tsigah (terpercaya) pada diri penulis, 
sebagaimana yang disyaratkan dalam periwayatan dan penulisan Hadits Nabi saw. Jadi sangat 
berbeda dengan penulisan Hadits yang masalah ketsigahan menjadi syarat utama untuk diterima- 
tidaknya Hadits yang diriwayatkannya. 


Namun, artikel majalah atau bulletin dan yang semacamnya, jika berisi nilai-nilai kebaikan yang 
sejalan dengan syariat, dapat dikatagorikan sebagai BID'AH HASANAH, karena berdakwah lewat 
majalah atau bulletin ini, tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. maupun oleh ulama salaf 
manapun. Namun karena banyak manfaat bagi umat, maka dapat dibenarkan dalam ajaran Islam, 
selagi tidak keluar dari rel-rel syariat yang benar. 


2. Mengenal Makna Bidah 


Ada sekelompok golongan yang suka membid'ah-bid'ahkan (sesat) berbagai kegiatan yang baik di 
masyarakat, seperti peringatan Maulid, Isra' Mi'raj, Yasinan mingguan, Tahlilan dll. Kadang 
mereka berdalil dengan dalih “Agama ini telah sempurna” atau dalih “Jika perbuatan itu baik, 
niscaya Rasulullah saw. telah mencontohkan lebih dulu” atau mengatakan “Itu bid'ah” karena tidak 
pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Atau 


Jikalau hal tersebut dibenarkan, maka pasti Rasulullah saw. memerintahkannya. Apa kamu 
merasa lebih pandai dari Rasulullah?” 


Mem-vonis bid'ah sesat suatu amal perbuatan (baru) dengan argumen di atas adalah lemah 
sekali. Ada berbagai amal baik yang Baginda Rasul saw. tidak mencontohkan ataupun 
memerintahkannya. Teriwayatkan dalam berbagai hadits dan dalam fakta sejarah. 


1. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. berkata kepada 
Bilal ketika shalat fajar (shubuh), “Hai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang paling engkau 
harap pahalanya yang pernah engkau amalkan dalam masa Islam, sebab aku mendengar suara 
terompamu di surga. Bilal berkata, “Aku tidak mengamalkan amalan yang paling aku harapkan 
lebih dari setiap kali aku berssuci, baik di malam maupun siang hari kecuali aku shalat untuk 
bersuciku itu”.Dalam riwayat at Turmudzi yang ia shahihkan, Nabi saw. berkata kepada Bilal, 


Dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? ” Bilal berkata, “Aku tidak mengumandangkan 
adzan melainkan aku shalat dua rakaat, dan aku tidak berhadats melaikan aku bersuci dan aku 
mewajibkan atas diriku untuk shalat (sunnah).” Maka Nabi saw. bersabda “dengan keduanya ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(778 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(engkau mendahuluiku masuk surga). 


Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia berkata, “Hadis shahih berdasarkan syarat 
keduanya (Bukhari & Muslim).” Dan adz Dzahabi mengakuinya. 


Hadis di atas menerangkan secara mutlak bahwa sahabat ini (Bilal) melakukan sesuatu dengan 
maksud ibadah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau ada perintah dari Nabi saw. 


2. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan para muhaddis lain pada kitab Shalat, bab Rabbana laka al 
Hamdu, 


Dari riwayat Rifa'ah ibn Rafi', ia berkata, “Kami shalat di belakang Nabi saw., maka ketika beliau 
mengangkat kepala beliau dari ruku' beliau membaca, sami'allahu liman hamidah (Allah maha 
mendengar orang yang memnuji-Nya), lalu ada seorang di belakang beliau membaca, “Rabbana 
laka al hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi (Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala 
pujian dengan pujian yang banyak yang indah serta diberkahi). Setelah selesai shalat, Nabi saw. 
bersabda, “Siapakah orang yang membaca kalimat-kalimat tadi?” Ia berkata, “Aku.” Nabi 
bersabda, “Aku menyaksikan tiga puluh lebih malaikat berebut mencatat pahala bacaaan itu.” 


Ibnu Hajar berkomentar, “Hadis itu dijadikan hujjah/dalil dibolehannya berkreasi dalam dzikir dalam 
shalat selain apa yang diajarkan (khusus oleh Nabi saw.) jika ia tidak bertentang dengan yang 
diajarkan. Kedua dibolehkannya mengeraskan suara dalam berdzikir selama tidak menggangu.” 


3. Imam Muslim dan Abdur Razzag ash Shan'ani meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, 


Ada seorang lali-laki datang sementara orang-orang sedang menunaikan shalat, lalu ketika 
sampai shaf, ia berkata: 


2 0 #-09 N # NA # 4 A 
Maa 3 2G AI Olga yr Ad Kab y la ST 


Setelah selesai shalat, Nabi saw. bersabda, “Siapakah yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi ?. 
Orang itu berkata, “Aku wahai Rasulullah saw., aku tidak mengucapkannya melainkan 
menginginkan kebaikan.”. Rasulullah saw. bersabda, “Aku benar-benar menyaksikan pintu-pintu 
langit terbuka untuk menyambutnya.” Ibnu Umar berkata, “Semenjak aku mendengarnya, aku 
tidak pernah meninggalkannya.”. Dalam riwayat an Nasa'i dalam bab ucapan pembuka shalat, 
hanya saja redaksi yang ia riwayatkan: “Kalimat-kalimat itu direbut oleh dua belas malaikat.” 
Dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata: “Aku tidak pernah meningglakannya semenjak aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda demikian.” 


Di sini diterangkan secara jelas bahwa seorang sahabat menambahkan kalimat dzikir dalam itidal 
dan dalam pembukaan shalat yang tidak/ belum pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh 
Rasulullah saw. Dan reaksi Rasul saw. pun membenarkannya dengan pembenaran dan kerelaan 
yang luar biasa. Al hasil, Rasulullah saw. telah men-tagrir-kan (membenarkan) sikap sahabat yang 
menambah bacaan dzikir dalam shalat yang tidak pernah beliau ajarkan. 


4. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya, pada bab menggabungkan antara dua 
surah dalam satu raka'at dari Anas, ia berkata, 


“Ada seorang dari suku Anshar memimpin shalat di masjid @uba', setiap kali ia shalat mengawali 
bacaannya dengan membaca surah @ul Huwa Allahu Ahad sampai selesai kemudian membaca 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 779 ) 


surah lain bersamanya. Demikian pada setiap raka'atnya ia berbuat. Teman-temannya 
menegurnya, mereka berkata, “Engkau selalu mengawali bacaan dengan surah itu lalu engkau 
tambah dengan surah lain, jadi sekarang engkau pilih, apakah membaca surah itu saja atau 
membaca surah lainnya saja.” la menjawab, “Aku tidak akan meninggalkan apa yang biasa aku 
kerjakan. Kalau kalian tidak keberatan aku mau mengimami kalian, kalau tidak carilah orang lain 
untuk menjadi imam.” Sementara mereka meyakini bahwa orang ini paling layak menjadi imam 
shalat, akan tetapi mereka keberatan dengan apa yang dilakukan. 


Ketika mereka mendatangi Nabi saw. mereka melaporkannya. Nabi menegur orang itu seraya 
bersabda, “hai fulan, apa yang mencegahmu melakukan apa yang diperintahkan teman- 
temanmu? Apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surah itu (Al Ikhlash) pada setiap 
raka'at? la menjawab, “Aku mencintainya.” 


Maka Nabi saw. bersabda, “Kecintaanmu kepadanya memasukkanmu ke dalam surga.” 


Demikianlah sunnah dan jalan Nabi saw. dalam menyikapi kebaikan dan amal keta'atan walaupun 
tidak diajarkan secara khusus oleh beliau, akan tetapi selama amalan itu sejalan dengan ajaran 
kebaikan umum yang beliau bawa maka beliau selalu merestuinya. Jawaban orang tersebut 
membuktikan motifasi yang mendorongnya melakukan apa yang baik kendati tidak ada perintah 
khusus dalam masalah itu, akan tetapi ia menyimpulkannya dari dalil umum dianjurkannya 
berbanyak-banyak berbuat kebajikan selama tidak bertentangan dengan dasar tuntunan khusus 
dalam syari'at Islam. 


Kendati demikian, tidak seorangpun dari ulama Islam yang mengatakan bahwa mengawali bacaan 
dalam shalat dengan surah al Ikhlash kemudian membaca surah lain adalah sunnah yang tetap! 
Sebab apa yang kontinyu diklakukan Nabi saw. adalah yang seharusnya dipelihara, akan tetapi ia 
memberikan kaidah umum dan bukti nyata bahwa praktik-prakti seperti itu dalam ragamnya yang 
bermacam-macam walaupun seakan secara lahiriyah berbeda dengan yang dilakukan Nabi saw. 
tidak berarti ia bid'ah (sesat). 


5. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab at Tauhid, 


dari Ummul Mukminin Aisyah ra. bahwa Nabi sa. Mengutus seorang memimpin sebuah pasukan, 
selama perjalanan orang itu apabila memimpin shalat membaca surah tertentu kemudian ia 
menutupnya dengn surah al Ikhlash (@ulhu). Ketika pulang, mereka melaporkannya kepada nabi 
saw., maka beliau bersabda, “Tanyakan kepadanya, mengapa ia melakukannya?” Ketika mereka 
bertanya kepadanya, ia menjawab “Sebab surah itu (memuat) sifat ar Rahman (Allah), dan aku 
suka membacanya.” Lalu Nabi saw. bersabda, “Beritahukan kepadanya bahwa Allah 
mencintainya.” (Hadis Muttafagun Alaihi). 


Apa yang dilakukan si sahabat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw., namun kendati demikian 
beliau membolehkannya dan mendukung pelakunya dengan mengatakan bahwa Allah 
mencintainya. 


3. Pertanyaan dan Jawaban Seputar Bidah 


Orang-orang yang tidak sependapat dengan amalan warga NU biasanya membidahkan amalan 
warga Nahdliyin dengan dalil sebagai berikut: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(780 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan 
dari ajarannya maka tertolak. (HR. Bukhari) 


e Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah, dan sebaik-baik jalan 
hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah 
yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan tiap bid'ah adalah 
sesat, dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. (HR. Muslim) 


e Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah 
aku (Rasulullah Saw.) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. 
Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Dustakanlah 
mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. Waspadai pula orang-orang 
yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Dengan demikian Allah akan mencatat 
bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. (HR. Ath-Thahawi) 


e Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal 
dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu 
ikut memasukinya. Para sahabat lantas bertanya, "Siapa 'mereka' yang baginda 
maksudkan itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang-orang Yahudi dan 
Nasrani." (HR. Bukhari) 


e Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan 
sesudah memperoleh pengetahuan, fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan syahwat perut 
serta seks. (Ar-Ridha) 


e Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh 
manusia. Ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau 
menjawab, "Mengada-adakan amalan bid'ah, lalu melibatkan orang-orang 
kepadanya." (HR. Daruguthin dari Anas). 


Setelah kita membaca hadits-hadits di atas Coba saudara cermati lagi. Telah kami 
terangkan bahwa kami umat Islam Ahlussunnah Wal Jamaah sangat menolak bid'ah 
dhalalah, persis dengan hadits2 di atas, yaitu menolak perilaku menciptakan ibadah baru 
yang bertentangan dengan ajaran Syariat Islam, contohnya pelaksanaan Doa Bersama 
Muslim non Muslim, karena perilaku itu bertentangan dengan Alguran, falaa tag'uduu 
ma'ahum hatta yakhudhuu fi hadiitsin ghairih (janganlah kalian duduk dengan mereka -non 
muslim dalam ritualnya- hingga mereka membicarakan pembahasan lain -yang bukan 
ritual). Serta dalil lakum diinukum wa liadiin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi 
jelaslah, perilaku “Doa Bersama Muslim non Muslim" ini ini jelas-jelas bid'ah dhalalah, tidak 
ada tuntunannya sedikitpun di dalam Islam. Tetapi tentang bid'ah hasanah semisal ritual 
tahlilan atau kirim doa untuk mayit, pasti tetap kami laksanakan, karena tidak bertentangan 
dengan syariat Islam, 


bahkan ada perintahnya baik dari Alguran maupun Hadits. Perlu diketahui, yang dimaksud 
ritual Tahlilan itu, adalah dimulai dengan 


e# Mengumpulkan masyarakat untuk hadir di majlis dzikir dan taklim, tidakkah ini sunnah 
Nabi? Hadits masyhur : idza marartum bi riyaadhil jannah farta'uu, galuu wamaa 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 7381 ) 


riyadhul jannah ya rasulullah? Gaala hilagud dzikr (Jika kalian mendapati taman sorga, 
maka masuklah, mereka bertanya, apa itu (riyadhul jannah) taman sorga, wahai 
Rasulullah? Beliau menjawab : majlis dzikir). 


e Membaca surat Alfatihah, tidakkah baca Alfatihah ini perintah syariat ? 
e Baca surat Yasin, tidakkah baca Yasin juga perintah syariat ? 


e Baca Al-ikhlas, Al-alag-Annaas, tidakkah Allah berfirman fagra-u ma tayassara minal 
guran (bacalah apa yang mudah/ringan dari ayat Alguran). 


e Baca subhanallah, astaghfirullah, shalawat Nabi, kalimat thayyibah lailaha illallah 
muhammadur rasulullah. 


e Doa penutup. 


e Lantas tuan rumah melaksanakan ikramud dhaif, menghormati tamu sesuai dengan 
kemampuannya. 


Tentunya dalam masalah ini sangat bervariatif sesuai dengan tingkat kemampuannya, tak 
ubahnya saat Akhi/keluarga Akhi melaksnakan pernikahan dengan suguhan untuk tamu, 
yang disesuaikan dengan kemampuan tuan rumah. 


Nah, jika amalan2 ini dikumpulkan dalam satu tatanan acara, maka itulah yang dinamakan 
tahlilan, sekalipun Nabi tidak pernah mengamalkan tahlilan model Indonesia ini, namun 
setiap komponen dari ritual tahlilan adalah mengikuti ajaran Nabi saw. maka yang demikian 
inilah yang dinamakan dengan BID'AH HASANAH. 


Siapa kira-kira yang memulai Bid'ah Hasanah ini? Tiada lain adalah Khalifah ke dua, 
Sahabat Umar bin Khatthab, tatkala beliau tahu bahwa Nabi mengajarkan shalat sunnah 
Tarawih 20 rakaat di bulan Ramadhan. Namun Nabi saw. melaksanakannya di masjid 
dengan sendirian, setelah beberapa kali beliau lakukan, lantas ada yang ikut jadi makmum, 
kemudian Nabi melaksnakan 8 rakaat di masjid, selebihnya dilakukan di rumah sendirian. 
Demikian pula para sahabatpun mengikuti perilaku ini, hingga pada saat kekhalifahan 
Sahabat Umar, beliau berinisiatif mengumpulkan semua masyarakat untuk shalat Tarawih 
dengan berjamaah, dilaksanakan 20 rakaat penuh di dalam masjid Nabawi, seraya 
berkata : Ni'matil bid'atu haadzihi (sebaik-baik bid'ah adalah ini - pelaksanaan tarawih 20 
rakaat dengan berjamaah di dalam masjid sebulan penuh). Bid'ahnya sahabat Umar ini 
terus berjalan hingga saat ini, malahan yang melestarikan adalah tokoh-tokoh Saudi Arabia 
seperti kita lihat sampai saat ini bahwa di Masjidil Haram tarawih berjama'ah 20 rokaat 
sebulan penuh, sekaligus dengan mengkhatamkan Gur'an. Hal ini sama lestarinya dengan 
bid'ahnya para Wali songo yang mengajarkan tahlilan di masyarakat Muslim Indonesia. 
Jadi baik Sahabat Umar dan pelanjut shalat tarawih di masjid-masjid di seluruh dunia, 
maupun para Walisongo dengan para pengikutnya umat Islam Indonesia, adalah pelaku 
BID'AH HASANAH, yang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut : 
Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, fa lahu ajruha wa ajru man amila biha bakdahu 
min ghairi an yangkusha min ujurihim syaik (Barangsiapa yang memberi contoh sunnatan 
hasanatan (perbuatan baru yang baik) di dalam Islam (yang tidak bertentangan dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(782 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


syariat), maka ia akan mendapatkan pahalanya dan kiriman pahala dari orang yang 
mengamalkan ajarannya, tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. 


Jadi sangat jelas baik sahabat Umar maupun para Wali songo telah mengumpulkan pundi- 
pundi pahala yang sangat banyak dari kiriman pahala umat Islam yang mengamalkan 
ajaran Bid'ah Hasanahnya beliau-beliau itu. Baik itu berupa Bid'ahnya Tarawih Berjamaah 
maupun Bid'ahnya Tahlilan dan amalan baik umat Islam yang lainnya. 


CONTOH-CONTOH BID'AH HASANAH 


Setelah baginda Nabi saw. wafat pun amal-amal perbuatan baik yang baru tetap dilakukan. 
Umat islam mengakuinya berdasar dalil-dalil yang shahih. Simak berbagai contoh berikut, 


1. Pembukuan al Guran. Sejarah pengumpulan ayat-ayat Al-Guran. Bagaimana sejarah 
penulisan ayat-ayat al @uran. Hal ini terjadi sejak era sahabat Abubakar, Umar bin Khattab 
dan Zaid bin Tsabit ra. Kemudian oleh sahabat Ustman bin “Affan ra. Jauh setelah itu 
kemudian penomoran ayat/ surat, harakat tanda baca, dll. 


2. Sholat tarawih seperti saat ini. Khalifah Umar bin Khattab ra yang mengumpulkan kaum 
muslimin dalam shalat tarawih berma'mum pada seorang imam. Pada perjalanan 
berikutnya dapat ditelusuri perkembangan sholat tarawih di masjid Nabawi dari masa ke 
masa 


3. Modifikasi yang dilakukan oleh sahabat Usman Bin Affan ra dalam pelaksanaan sholat 
Jum'at. Beliau memberi tambahan adzan sebelum khotbah Jum'at. 


4. Pembukuan hadits beserta pemberian derajat hadits shohih, hasan, dlo'if atau ahad. 
Bagaimana sejarah pengumpulan dari hadits satu ke hadits lainnya. Bahkan Rasul saw. 
pernah melarang menuliskan hadits2 beliau karena takut bercampur dengan Al Guran. 
Penulisan hadits baru digalakkan sejak era Umar ibn Abdul Aziz, sekitar abad ke 10 H. 


5. Penulisan sirah Nabawi. Penulisan berbagai kitab nahwu saraf, tata bahasa Arab, dil. 
Penulisan kitab Maulid. Kitab dzikir, dll 


6. Saat ini melaksanakan ibadah haji sudah tidak sama dengan zaman Rasul saw. atau 
para sahabat dan tabi'in. Jamaah haji tidur di hotel berbintang penuh fasilitas kemewahan, 
tenda juga diberi fasiltas pendingin untuk yang haji plus, memakai mobil saat menuju ke 
Arafah, atau kembali ke Mina dari Arafah dan lainnya. 


7. Pendirian Pesantren dan Madrasah serta TPA-TP@ yang dalam pengajarannya dipakai 
sistem klasikal. 


dan masih banyak contoh-contoh lain. 


4. Bidah sebuah kata sejuta makna 


Setelah adanya uraian singkat tapi cukup jelas pada halaman sebelum ini mengenai faham Salafi/ 
Wahabi dan pengikutnya, marilah kita teruskan mengupas apa yang dimaksud Bid'ah menurut 
syari'at Islam serta wejangan/ pandangan para ulama pakar tentang masalah ini. Dengan 
demikian insya Allah buat kita lebih jelas bidah mana yang dilarang dan yang dibolehkan dalam 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 783 


syari'at Islam. 


Sunnah dan bid'ah adalah dua soal yang saling berhadap-hadapan dalam memahami ucapan- 
ucapan Rasulullah saw. sebagai Shohibusy-Syara' (yang berwenang menetapkan hukum syari'at). 
Sunnah dan bid'ah masing-masing tidak dapat ditentukan batas-batas pengertiannya, kecuali jika 
yang satu sudah ditentukan batas pengertiannya lebih dulu. Tidak sedikit orang yang menetap- 
kan batas pengertian bid'ah tanpa menetapkan lebih dulu batas pengertian sunnah. 


Karena itu mereka terperosok kedalam pemikiran sempit dan tidak dapat keluar meninggalkannya, 
dan akhirnya mereka terbentur pada dalil-dalil yang berlawanan dengan pengertian mereka sendiri 
tentang bid'ah. Seandainya mereka menetapkan batas pengertian sunnah lebih dulu tentu mereka 
akan memperoleh kesimpulan yang tidak berlainan. 


Umpamanya dalam hadits berikut ini tampak jelas bahwa Rasulullah saw. menekankan soal 
sunnah lebih dulu, baru kemudian memperingatkan soal bid'ah. 


Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. 
bila berkhutbah tampak matanya kemerah-merahan dan dengan suara keras bersabda: Amma 
ba'du, sesungguhnya tutur kata yang terbaik ialah Kitabullah (Al-@ur'an) dan petunjuk (huda) yang 
terbaik ialah petunjuk Muhammad saw. Sedangkan persoalan yang terburuk ialah hal-hal yang 
diada-adakan, dan setiap hal yang diada-adakan ialah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. 
(diketengahkan juga oleh Imam Bukhori hadits dari Ibnu Mas'ud ra). 


Makna hadits diatas ini diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir ra. 
bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang didalam Islam merintis jalan kebajikan ia 
memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya sesudah dia tanpa dikurangi 
sedikit pun juga. Barangsiapa yang didalam Islam merintis jalan kejahatan ia memikul dosanya 
dan dosa orang yang mengerjakannya sesudah dia tanpa dikurangi sedikit pun juga” (Shohih 
Muslim VII hal.61). Selain hadits ini masih beredar lagi hadits-hadits yang semakna yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud dan dari Abu Hurairah fra). 


Sekalipun hadits ini berkaitan dengan soal shadagah namun kaidah pokok yang telah disepakati 
bulat oleh para ulama menetapkan: 'Pengertian berdasar kan keumuman lafadh, bukan 
berdasarkan kekhususan sebab'. 


Dari hadits Jabir yang pertama diatas kita mengetahui dengan jelas bahwa Kitabullah dan 
petunjuk Rasulullah saw., berhadap-hadapan dengan bid'ah, yaitu sesuatu yang diada-adakan 
yang menyalahi Kitabullah dan petunjuk Rasulullah saw. Dari hadits berikutnya kita melihat bahwa 
jalan kebajikan (sunnah hasanah) berhadap-hadapan dengan jalan kejahatan (sunnah sayyiah). 
Jadi jelaslah, bahwa yang pokok adalah Sunnah, sedangkan yang menyimpang dan berlawanan 
dengan sunnah adalah Bid'ah . 


Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam kitab Mufradatul-Guran Bab Sunan hal.245 mengatakan: "Sunan 
adalah jamak dari kata sunnah .Sunnah sesuatu berarti jalan sesuatu, sunnah Rasulullah saw. 
Berarti Jalan Rasulullah saw. yaitu jalan yang ditempuh dan ditunjukkan oleh beliau. Sunnatullah 
dapat diartikan Jalan hikmah-Nya dan jalan mentaati-Nya. Contoh firman Allah SWT. dalam Surat 
Al-Fatah : 23 : “Sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kalian tidak akan menemukan 
perubahan pada Sumnatullah itu' . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(734 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Penjelasannya ialah bahwa cabang-cabang hukum syari'at sekalipun berlainan bentuknya, tetapi 
tujuan dan maksudnya tidak berbeda dan tidak berubah, yaitu membersihkan jiwa manusia dan 
mengantarkan kepada keridhoan Allah SWT. Demikianlah menurut penjelasan Ar-Raghib Al- 
Ashfahani. 


Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Igtidha'us Shiratul Mustagim hal.76 mengata- kan: “Sunnah 
Jahiliyah adalah adat kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat jahiliyyah. Jadi kata sunnah 
dalam hal itu berarti adat kebiasaan yaitu jalan atau cara yang berulang-ulang dilakukan oleh 
orang banyak, baik mengenai soal-soal yang dianggap sebagai peribadatan maupun yang tidak 
dianggap sebagai peribadatan'. 


Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Hafidh didalam Al-Fath dalam tafsinya mengenai makna 
kata Fithrah. la mengatakan, bahwa beberapa riwayat hadits menggunakan kata sunnah sebagai 
pengganti kata fithrah, dan bermakna tharigah atau jalan. Imam Abu Hamid dan Al-Mawardi juga 
mengartikan kata sunnah dengan tharigah (jalan). 


Karena itu kita harus dapat memahami sunnah Rasulullah saw. dalam menghadapi berbagai 
persoalan yang terjadi pada zamannya, yaitu persoalan-persoalan yang tidak dilakukan, tidak 
diucapkan dan tidak diperintahkan oleh beliau saw., tetapi dipahami dan dilakukan oleh orang- 
orang yang berijtihad menurut kesanggupan akal pikirannya dengan tetap berpedoman pada Kitab 
Allah dan Sunnah Rasulullah saw. 


Kita juga harus mengikuti dan menelusuri persoalan-persoalan itu agar kita dapat memahami jalan 
atau sunnah yang ditempuh Rasulullah saw. dalam membenarkan, menerima atau menolak 
sesuatu yang dilakukan orang. Dengan mengikuti dan menelusuri persoalan-persoalan itu kita 
dapat mempunyai keyakinan yang benar dalam memahami sunnah beliau saw. mengenai soal- 
soal baru yang terjadi sepeninggal Rasulullah saw. Mana yang baik dan sesuai dengan Sunnah 
beliau saw., itulah yang kita namakan Sunnah, dan mana yang buruk, tidak sesuai dan 
bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw., itulah yang kita namakan Bid'ah. Ini semua baru 
dapat kita ketahui setelah kita dapat membedakan lebih dahulu mana yang sunnah dan mana 
yang bid'ah. 


Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu kejadian yang dibiarkan (tidak dicela dan 
tidak dilarang) oleh Rasulullah saw. termasuk kategori sunnah. Itu memang benar, akan tetapi 
kejadian yang dibiarkan oleh beliau itu merupakan petunjuk juga bagi kita untuk dapat mengetahui 
bagaimana cara Rasulullah saw. membiarkan atau menerima kenyataan yang terjadi. Perlu juga 
diketahui bahwa banyak sekali kejadian yang dibiarkan Rasulullah saw. tidak menjadi sunnah dan 
tidak ada seorangpun yang mengatakan itu sunnah. Sebab, apa yang diperbuat dan dilakukan 
oleh beliau saw. Pasti lebih utama, lebih afdhal dan lebih mustahak diikuti. Begitu juga suatu 
kejadian atau perbuatan yang didiamkan atau dibiarkan oleh beliau saw. merupakan petunjuk bagi 
kita bahwa beliau saw. tidak menolak sesuatu yang baik, jika yang baik itu tidak bertentangan 
dengan tuntunan dan petunjuk beliau saw. serta tidak mendatangkan akibat buruk ! 


Itulah yang dimaksud oleh kesimpulan para ulama yang mengatakan, bahwa sesuatu yang diminta 
oleh syara' baik yang bersifat khusus maupun umum, bukanlah bid'ah, kendati pun sesuatu itu 
tidak dilakukan dan tidak diperintah- kan secara khusus oleh Rasulullah saw.! 


Mengenai persoalan itu banyak sekali hadits shohih dan hasan yang menunjukkan bahwa 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 785 


Rasulullah saw. sering membenarkan prakarsa baik (umpama amal perbuatan, dzikir, do'a dan 
lain sebagainya) yang diamalkan oleh para sahabatnya.(silahkan baca halaman selanjutnya). 
Tidak lain para sahabat mengambil prakarsa dan mengerjakan- nya berdasarkan pemikiran dan 
keyakinannya sendiri, bahwa yang dilakukan- nya itu merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh 
agama Islam dan secara umum diserukan oleh Rasulullah saw. (lihat hadits yang lalu) begitu juga 
mereka berpedoman pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Hajj:77: "Hendaklah kalian berbuat 
kebajikan, agar kalian memperoleh keberuntungan . 


Walaupun para sahabat berbuat amalan atas dasar prakarsa masing-masing, itu tidak berarti 
setiap orang dapat mengambil prakarsa, karena agama Islam mempunyai kaidah-kaidah dan 
pedoman-pedoman yang telah ditetapkan batas-batasnya. Amal kebajikan yang prakarsanya 
diambil oleh para sahabat Nabi saw. berdasarkan jjtihad dapat dipandang sejalan dengan sunnah 
Rasulullah saw. jika amal kebajikan itu sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at. Jika 
menyalahi ketentuan syari'at maka prakarsa itu tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ! 


Pada dasarnya semua amal kebajikan yang sejalan dengan tuntutan syari'at, tidak bertentangan 
dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw., dan tidak mendatangkan madharat/akibat buruk, 
tidak dapat disebut Bid'ah menurut pengertian istilah syara”. Nama yang tepat adalah Sunnah 
Hasanah, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. yang lalu. 


Amal kebajikan seperti itu dapat disebut Bid'ah" hanya menurut pengertian bahasa, karena apa 
saja yang baru “diadakan' disebut dengan nama Bid'ah. 


Ada orang berpegang bahwa istilah bid'ah itu hanya satu saja dengan berdalil sabda Rasulullah 
saw. “Setiap bid'ah adalah sesat...” (“Kullu bid'atin dholalah”), serta tidak ada istilah bid'ah 
hasanah, wajib dan sebagainya. Setiap amal yang dikategorikan sebagai bid'ah, maka hukumya 
haram, karena bid'ah dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang haram dikerja-kan secara 
mutlak. 


Sayangnya mereka ini tidak mau berpegang kepada hadits-hadits lain (keterangan lebih mendetail 
baca halaman selanjutnya) yang membuktikan sikap Rasulullah saw. yang membenarkan dan 
meridhoi berbagai amal kebajikan tertentu (yang baru 'diadakan') yang dilakukan oleh para 
sahabat- nya yang sebelum dan sesudahnya tidak ada perintah dari beliau saw.! 


Disamping itu banyak sekali amal kebajikan yang dikerjakan setelah wafatnya Rasulullah saw. 
umpamanya oleh isteri Nabi saw. “Aisyah ra, Khalifah “Umar bin Khattab serta para sahabat 
lainnya yang mana amalan-amalan ini tidak pernah adanya petunjuk dari Rasulullah saw. dan 
mereka kategorikan atau ucapkan sendiri sebagai amalan bid'ah (baca uraian selanjutnya), tetapi 
tidak ada satupun dari para sahabat yang mengatakan bahwa sebutan bid'ah itu adalah otomatis 
haram, sesat dan tidak ada kata bid'ah selain haram. 


Untuk mencegah timbulnya kesalah-fahaman mengenai kata Bid'ah itulah para Imam dan ulama 
Figih memisahkan makna Bid'ah menjadi beberapa jenis, misalnya : 


Menurut Imam Syafi'i tentang pemahaman bid'ah ada dua riwayat yang menjelaskannya. 
Pertama, riwayat Abu Nu'aim: 


0 30 32 225 20 Aeo30o - 3. —ud Lan 20 Noot0o- 0 Ac 30 La 9 220 3 20 - 
paska pd Ugiillos Lag Go pamer 1d Hindi Gal Land Aa pada A51) 5D yamun ASay , Olisdh AsJ, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(786 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, 
maka itulah bid'ah yang terpuji sedangkan yang menyalahi sunnah, maka dialah bid'ah yang 
tercela". 


Kedua, riwayat Al-Baihagi dalam Manakib Imam Syaff' : 

SANA Lea ea EGA at mma LS al Bae Ma LO salah 
Perkara-perkara baru itu ada dua macam. Pertama, perkara-perkara baru yang menyalahi Al- 
Guran, Hadits, Atsar atau Ijma'. Inilah bid'ah dholalah/ sesat. Kedua, adalah perkara-perkara 
baru yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan salah satu dari yang disebutkan 
tadi, maka bid'ah yang seperti ini tidaklah tercela'. 


Menurut kenyataan memang demikian, ada bid'ah yang baik dan terpuji dan ada pula bid'ah yang 
buruk dan tercela. Banyak sekali para Imam dan ulama pakar yang sependapat dengan Imam 
Syafi'i itu. Bahkan banyak lagi yang menetapkan perincian lebih jelas lagi seperti Imam Nawawi, 
Imam Ibnu “Abdussalam, Imam Al-Gurafiy, Imam Ibnul-'Arabiy, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan 
lain-lain. 


Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah segala praktek baik termasuk 
dalam ibadah ritual maupun dalam masalah muamalah, yang tidak pernah terjadi di masa 
Rasulullah saw. Meski namanya bid'ah, namun dari segi ketentuan hukum syari'at,, hukumnya 
tetap terbagi menjadi lima perkara sebagaimana hukum dalam figih. Ada bid'ah yang hukumnya 
haram, wajib, sunnah, makruh dan mubah. 


Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Baari 4/318 sebagai berikut: “Pada asalnya 
bid'ah itu berarti sesuatu yang diadakan dengan tanpa ada contoh yang mendahului. Menurut 
syara bid'ah itu dipergunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka jadilah dia 
tercela. Yang tepat bahwa bid'ah itu apabila dia termasuk diantara sesuatu yang dianggap baik 
menurut syara', maka dia menjadi baik dan jika dia termasuk diantara sesuatu yang dianggap jelek 
oleh syara, maka dia menjadi jelek. Jika tidak begitu, maka dia termasuk bagian yang mubah. 
Dan terkadang bid'ah itu terbagi kepada hukum-hukum yang lima”. 


Pendapat beliau ini senada juga yang diungkapkan oleh ulama-ulama pakar berikut ini : 


Jalaluddin as-Suyuthi dalam risalahnya Husnul Magooshid fii 'Amalil Maulid dan juga dalam 
risalahnya Al-Mashoobih fii Sholaatit Taroowih, Az-Zargooni dalam Syarah al Muwattho' : Izzuddin 
bin Abdus Salam dalam Al-Gowaa'id : As-Syaukani dalam Nailul Author : Ali al @oori' dalam 
Syarhul Misykaat, Al-@astholaani dalam Irsyaadus Saari Syarah Shahih Bukhori, dan masih 
banyak lagi ulama lainnya yang senada dengan Ibnu Hajr ini yang tidak saya kutip disini. 


Ada golongan lagi yang menganggap semua bidah itu dholalah/sesat dan tidak mengakui adanya 
bidah hasanah/mahmudah, tetapi mereka sendiri ada yang membagi bidah menjadi beberapa 
macam. Ada bidah mukaffarah (bidah kufur), bidah muharramah (bidah haram) dan bidah makruh 
(bidah yang tidak disukai). Mereka tidak menetapkan adanya bidah mubah, seolah-olah mubah itu 
tidak termasuk ketentuan hukum syariat, atau seolah-olah bidah diluar bidang ibadah tidak perlu 
dibicarakan. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 737 ) 


Sedangkan menurut catatan As-Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliki Al-Hasani (salah seorang 
ulama Mekkah) dalam makalahnya yang berjudul Haulal-lhtifal Bil Maulidin Nabawayyisy Syarif 
( Sekitar Peringatan Maulid Nabi Yang Mulia) bahwa menurut ulama (diantaranya Imam Nawawi 
dalam Syarah Muslim jilid 6/154—pen.) bid'ah itu dibagi menjadi lima bagian yaitu : 


1. Bid'ah wajib, seperti menyanggah orang yang menyelewengkan agama, dan belajar bahasa 
Arab, khususnya ilmu Nahwu bagi siapapun yang ingin memahami Gur'an dan Hadits dengan baik 
dan benar. 


2. Bidah mandub/baik: seperti membentuk ikatan persatuan kaum muslimin, mengadakan 
sekolah-sekolah, mengumandangkan adzan diatas menara dan memakai pengeras suara, berbuat 
kebaikan yang pada masa pertumbuhan Islam belum pernah dilakukan. 


3. Bid'ah makruh: menghiasi masjid-masjid dengan hiasan-hiasan yang bukan pada tempatnya, 
mendekorasikan kitab-kitab Al-@uran dengan lukisan-lukisan dan gambar-gambar yang tidak 
semestinya. 


4. Bid'ah mubah, seperti menggunakan saringan (ayakan), memberi warna-warna pada makanan 
(selama tidak mengganggu kesehatan), memakai kopyah, memakai pakaian batik dan lain 
sebagainya. 


5, Bid'ah haram: semua perbuatan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil umum hukum syari'at dan 
tidak mengandung kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'at. 


Bila semua bid'ah (masalah yang baru) adalah dholalah/sesat atau haram, maka sebagian 
amalan-amalan para sahabat serta para ulama yang belum pernah dilakukan atau diperintahkan 
Rasulullah saw. semuanya dholalah atau haram, misalnya : 


a)., Pengumpulan ayat-ayat Al-Guran, penulisannya serta pengumpulannya (kodifikasinya) 
sebagai Mushhaf (Kitab) yang dilakukan oleh sahabat Abubakar, Umar bin Khattab dan Zaid bin 
Tsabit (ra) adalah haram. Padahal tujuan mereka untuk menyelamatkan dan melestarikan 
keutuhan dan keautentikan ayat-ayat Allah. Mereka khawatir kemungkinan ada ayat-ayat Al- 
Gur'an yang hilang karena orang-orang yang menghafalnya meninggal. 


b). Perbuatan khalifah Umar bin Khattab ra yang mengumpulkan kaum muslimin dalam shalat 
tarawih berma'mum pada seorang imam adalah haram. Bahkan ketika itu beliau sendiri berkata : 
Nimatul Bid'ah Hadzihi/Bid'ah ini sungguh nikmat! 


C). Pemberian gelar atau titel kesarjanaan seperti, doktor, drs dan sebagai- nya pada universitas 
Islam adalah haram, yang pada zaman Rasulullah saw. cukup banyak para sahabat yang pandai 
dalam belajar ilmu agama, tapi tak satupun dari mereka memakai titel dibelakang namanya. 


d). Mengumandangkan adzan dengan pengeras suara, membangun rumah sakit, panti asuhan 
untuk anak yatim piatu, membangun penjara untuk mengurung orang yang bersalah berbulan- 
bulan atau bertahun-tahun baik itu kesalahan kecil maupun besar dan sebagainya adalah haram. 
Sebab dahulu orang yang bersalah diberi hukumannya tidak harus dikurung dahulu. 


e). Tambahan adzan sebelum khotbah Jum'at yang dilaksanakan pada zamannya khalifah Usman 
ra. Sampai sekarang bisa kita lihat dan dengar pada waktu sholat Jum'at baik di Indonesia, di 
masjid Haram Mekkah dan Madinah dan negara-negara Islam lainnya. Hal ini dilakukan oleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(788 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


khalifah Usman karena bertambah banyaknya ummat Islam. 


f). Menata ayat-ayat Al-Gur'an dan memberi titik pada huruf-hurufnya, memberi nomer pada ayat- 
ayatnya. Mengatur juz dan rubu'nya dan tempat-tempat dimana dilakukan sujud tilawah, 
menjelaskan ayat Makkiyyah dan Madaniyyah pada kof setiap surat dan sebagainya. 


g). Begitu juga masalah menyusun kekuatan yang diperintahkan Allah SWT. kepada ummat 
Muhammad saw. Kita tidak terikat harus meneruskan cara-cara yang biasa dilakukan oleh kaum 
muslimin pada masa hidupnya Nabi saw., lalu menolak atau melarang penggunaan pesaw.at- 
pesaw.at tempur, tank-tank raksasa, peluru-peluru kendali, raket-raket dan persenjataan modern 
lainnya. 


Masih banyak lagi contoh-contoh bid'ah/masalah yang baru seperti mengada kan syukuran waktu 
memperingati hari kemerdekaan, halal bihalal, memperingati hari ulang tahun berdirinya sebuah 
negara atau pabrik dan sebagainya (pada waktu memperingati semua ini mereka sering 
mengadakan bacaan syukuran), yang mana semua ini belum pernah dilakukan pada masa hidup- 
nya Rasulullah saw. serta para pendahulu kita dimasa lampau. Juga didalam manasik haji banyak 
kita lihat dalam hal peribadatan tidak sesuai dengan zamannya Rasulullah saw. atau para sahabat 
dan tabi'in umpamanya, pembangunan hotel-hotel disekitar Mina dan tenda-tenda yang pakai full 
ac sehingga orang tidak akan kepanasan, nyenyak tidur, menaiki mobil yang tertutup (beratap) 
untuk ke Arafat, Mina atau kelain tempat yang dituju untuk manasik Haji tersebut dan lain 
sebagainya. 


Sesungguhnya bid'ah (masalah baru) tersebut walaupun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi 
saw. serta para pendahulu kita, selama masalah ini tidak menyalahi syari'at Islam, bukan berarti 
haram untuk dilakukan. 


Kalau semua masalah baru tersebut dianggap bid'ah dholalah (sesat), maka akan tertutup pintu 
ijtihad para ulama, terutama pada zaman sekarang teknologi yang sangat maju sekali, tapi 
alhamdulillah pikiran dan akidah sebagian besar umat muslim tidak sedangkal itu. 


Sebagaimana telah penulis cantumkan sebelumnya bahwa para ulama diantaranya Imam Syafi'i, 
Al-Izz bin Abdis Salam, Imam Nawawi dan Ibnu Katsir ra. serta para ulama lainnya menerangkan: 
“Bid'ah/masalah baru yang diadakan ini bila tidak menyalahi atau menyimpang dari garis-garis 
syari'at, semuanya mustahab (dibolehkan) apalagi dalam hal kebaikan dan sejalan dengan dalil 
syar'i adalah bagian dari agama”. 


Semua amal kebaikan yang dilakukan para sahabat, kaum salaf sepeninggal Rasulullah saw. 
telah diteliti para ulama dan diuji dengan Kitabullah, Sunnah Rasulullah saw. dan kaidah-kaidah 
hukum syari'at. Dan setelah diuji ternyata baik, maka prakarsa tersebut dinilai baik dan dapat 
diterima. Sebaliknya, bila setelah diuji ternyata buruk, maka hal tersebut dinilai buruk dan 
dipandang sebagai bid'ah tercela. 


Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Igtidha'us Shiratil-Mustagim banyak menyebutkan bentuk-bentuk 
kebaikan dan sunnah yang dilakukan oleh generasi-generasi yang hidup pada abad-abad 
permulaan Hijriyyah dan zaman berikutnya. Kebajikan-kebajikan yang belum pernah dikenal pada 
masa hidupnya Nabi Muhammad saw. itu diakui kebaikannya oleh Ibnu Taimiyyah. Beliau tidak 
melontarkan celaan terhadap ulama-ulama terdahulu yang mensunnahkan kebajikan tersebut, 
seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan lain-lainnya. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 789 ) 


Diantara kebajikan yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya itu ialah pendapat Imam Ahmad 
bin Hanbal diantaranya : Mensunnahkan orang berhenti sejenak disebuah tempat dekat gunung 
'Arafah sebelum wukuf dipadang “Arafah bukannya didalam masjid tertentu sebelum Mekkah , 
mengusap-usap mimbar Nabi saw. didalam masjid Nabawi di Madinah, dan lain sebagainya. 


Ibnu Taimiyyah membenarkan pendapat kaum muslimin di Syam yang mensunnahkan shalat 
disebuah tempat dalam masjid Al-agsha (Palestina), tempat khalifah Umar dahulu pernah 
menunaikan sholat. Padahal sama sekali tidak ada nash mengenai sunnahnya hal-hal tersebut 
diatas. Semua- nya hanyalah pemikiran atau ijtihad mereka sendiri dalam rangka usaha 
memperbanyak kebajikan, hal mana kemudian diikuti oleh orang banyak dengan itikad jujur dan 
niat baik. Meskipun begitu, dikalangan muslimin pada masa itu tidak ada yang mengatakan: 
“Kalau hal-hal itu baik tentu sudah diamalkan oleh kaum Muhajirin dan Anshar pada zaman 
sebelum- nya”. (perkataan ini sering diungkapkan oleh golongan pengingkar). 


Masalah-masalah serupa itu banyak disebut oleh Ibnu Taimiyyah dikitab Igtidha ini, antara lain 
soal tawassul (doa perantaran) yang dilakukan oleh isteri Rasulullah saw. “Aisyah ra. yaitu ketika 
ia membuka penutup makam Nabi saw. lalu sholat istisga (sholat mohon hujan) ditempat itu, tidak 
beberapa lama turunlah hujan di Madinah, padahal tidak ada nash sama sekali mengenai cara- 
cara seperti itu. Walaupun itu hal yang baru (bid'ah) tapi dipandang baik oleh kaum muslimin, dan 
tidak ada sahabat yang mencela dan mengatakan bid'ah dholalah/sesat. 


Sebuah hadits yang diketengahkan oleh Imam Bukhori dalam shohihnya juz 1 halaman 304 dari 
Siti “Aisyah ra., bahwasanya ia selalu sholat Dhuha, padahal Aisyah ra. sendiri berkata bahwa ia 
tidak pernah menyaksikan Rasulullah saw. sholat dhuha. Pada halaman 305 dibuku ini Imam 
Bukhori juga mengetengahkan sebuah riwayat yang berasal dari Mujahid yang mengatakan : 
“Saya bersama Urwah bin Zubair masuk kedalam masjid Nabi saw. 


Tiba-tiba kami melihat “Abdullah bin Zubair sedang duduk dekat kamar “Aisyah ra dan banyak 
orang lainnya sedang sholat dhuha. Ketika hal itu kami tanyakan kepada “Abudllah bin Zubair 
(mengenai sholat dhuha ini) ia menjawab : “Bidah”. 


'Aisyah ra seorang isteri Nabi saw. yang terkenal cerdas, telah mengatakan sendiri bahwa dia 
sholat dhuha sedangkan Nabi saw. tidak mengamalkannya. Begitu juga “Abdullah bin Umar (Ibnu 
Umar) mengatakan sholat dhuha adalah bid'ah, tetapi tidak seorangpun yang mengatakan bahwa 
bid'ah itu bid'ah dholalah yang pelakunya akan dimasukkan ke neraka! 


Dengan demikian masalah baru yang dinilai baik dan dapat diterima ini disebut bid'ah hasanah. 
Karena sesuatu yang diperbuat atau dikerjakan oleh isteri Nabi atau para sahabat yang tersebut 
diatas bukan atas perintah Allah dan Rasul-Nya itu bisa disebut bid'ah tapi sebagai bid'ah 
hasanah. Semuanya ini dalam pandangan hukum syari'at bukan bid'ah melainkan sunnah 
mustanbathah yakni sunnah yang ditetapkan berdasarkan istinbath atau hasil ijtihad. 


Dalam makalah As-Sayyid Muhammad bin Alawiy Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Haulal Ihtifal 
bil Mauliddin Nabawiyyisy Syarif tersebut disebutkan: Yang dikatakan oleh orang fanatik (extrem) 
bahwa apa-apa yang belum pernah dilakukan oleh kaum salaf, tidaklah mempunyai dalil bahkan 
tiada dalil sama sekali bagi hal itu. Ini bisa dijawab bahwa tiap orang yang mendalami ilmu 
ushuluddin mengetahui bahwa Asy-Syar'i (Rasulullah saw.) menyebutnya bid'ahtul hadyi (bid'ah 
dalam menentukan petunjuk pada kebenaran Allah dan Rasul-Nya) sunnah, dan menjanjikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(790 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pahala bagi pelakunya. 


Firman Allah SWT. 'Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran 
(3) : 104). 


Allah SWT. berfirman : Hendaklah kalian berbuat kebaikan agar kalian memperoleh keuntungan”. 
(Al-Hajj:77) 


Abu Mas'ud (Ugbah) bin Amru Al-Anshory ra berkata: bersabda Rasulullah saw.: 
(plan aye pl JH Ali pa de Jd yA Lyon AI Spa JB UE Kaki IL ap Ly ie O) Stan al 


Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala sama dengan yang 
mengerjakannya'. ( HR.Muslim) 


Dalam hadits riwayat Muslim Rasulullah saw. bersabda: 


Barangsiapa menciptakan satu gagasan yang baik dalam Islam maka dia memperoleh pahalanya 
dan juga pahala orang yang melaksanakannya dengan tanpa dikurangi sedikitpun, dan 
barangsiapa menciptakan satu gagasan yang jelek dalam Islam maka dia terkena dosanya dan 
juga dosa orang-orang yang mengamalkannya dengan tanpa dikurangi sedikitpun” . 


Masih banyak lagi hadits yang serupa/semakna diatas riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan dari 
Ibnu Mas'ud ra. 


Sebagian golongan memberi takwil bahwa yang dimaksud dengan kalimat sunnah dalam hadits 
diatas adalah, Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. dan para Khulafa'ur Roosyidin, 
bukan gagasan-gagasan baik yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw. dan Khulafa'ur 
Rosyidin. Yang lain lagi memberikan takwil bahwa yang dimaksud dengan kalimat sunnah 
hasanah dalam hadits itu adalah: sesuatu yang diada-adakan oleh manusia daripada perkara- 
perkara keduniaan yang mendatangkan manfaat, sedangkan maksud sunnah sayyiah/buruk 
adalah sesuatu yang diada-adakan oleh manusia daripada perkara-perkara keduniaan yang 
mendatangkan bahaya dan kemudharatan. 


Dua macam pembatasan mereka diatas ini mengenai makna hadits yang telah kami kemukakan 
itu merupakan satu bentuk pembatasan hadits dengan tanpa dalil, karena secara jelas hadits 
tersebut membenarkan adanya gagasan-gagasan kebaikan pada masa kapanpun dengan tanpa 
ada pembatasan pada masa-masa tertentu. Juga secara jelas hadits itu menunjuk kepada semua 
perkara yang diadakan dengan tanpa ada contoh yang mendahului baik dia itu dari perkara- 
perkara dunia ataupun perkara-perkara agama!! 


Kami perlu tambahkan mengenai makna atau keterangan hadits Rasulullah saw. berikut ini: 


“Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khalifah Rasyidun 
sepeninggalku”. (HR.Abu Daud dan Tirmidzi). 


Yang dimaksud sunnah dalam hadits itu adalah tharigah yakni jalan (baca keterangan 
sebelumnya), cara atau kebijakan: dan yang dimaksud Khalifah Rasyidun ialah para penerus 
kepemimpinan beliau yang lurus .Sebutan itu tidak terbatas berlaku bagi empat Khalifah 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 791 ) 


sepeninggal Rasulullah saw. saja, tetapi dapat diartikan lebih luas, berdasarkan makna Hadits 
yang lain : “Para ulama adalah ahli-waris para Nabi “ Dengan demikian hadits itu dapat berarti 
dan berlaku pula para ulama dikalangan kaum muslimin berbagai zaman, mulai dari zaman kaum 
Salaf (dahulu), zaman kaum Tabi'in, Tabi'it-Tabi'in dan seterusnya, dari generasi ke generasi, 
mereka adalah Ulul-amri yang disebut dalam Al-@ur'an surat An-Nisa : 63 : “Sekiranya mereka 
menyerahkan (urusan itu) kepada Rasulullah dan Ulul-amri (orang-orang yang mengurus 
kemaslahatan ummat) dari mereka sendiri, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui 
kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (ulul-amri)”. 


Para alim-ulamabukan kaum awamyang mengurus kemaslahatan ummat Islam, khususnya dalam 
kehidupan beragama. Sebab, mereka itulah yang mengetahui ketentuan-ketentuan dan hukum- 
hukum agama. Ibnu Mas'ud ra. menegaskan : “Allah telah memilih Muhammad saw. (sebagai Nabi 
dan Rasulullah) dan telah pula memilih sahabat-sahabatnya. Karena itu apa yang dipandang baik 
oleh kaum muslimin, baik pula dalam pandangan Allah “. Demikian yang diberitakan oleh Imam 
Ahmad bin Hanbal didalam Musnad-nya dan dinilainya sebagai hadits Hasan (hadits baik). 


Dengan pengertian penakwilan kalimat sunnah dalam hadits diatas yang salah ini golongan 
tertentu ini dengan mudah membawa keumuman hadits kullu bid'atin dholalah (semua bid'ah 
adalah sesat) terhadap semua perkara baru, baik yang bertentangan dengan nash dan dasar- 
dasar syari'at maupun yang tidak. Berarti mereka telah mencampur-aduk kata bid'ah itu antara 
penggunaannya yang syar'i dan yang lughawi (secara bahasa) dan mereka telah terjebak dengan 
ketidak pahaman bahwa keumuman yang terdapat pada hadits hanyalah terhadap bid'ah yang 
syar'i yaitu setiap perkara baru yang bertentangan dengan nash dan dasar syari'at. Jadi bukan 
terhadap bid'ah yang lughawi yaitu setiap perkara baru yang diadakan dengan tanpa adanya 
contoh. 


Bid'ah lughawi inilah yang terbagi dua yang pertama adalah mardud yaitu perkara baru yang 
bertentangan dengan nash dan dasar-dasar syari'at dan inilah yang disebut bid'ah dholalah, 
sedangkan yang kedua adalah kepada yang magbul yaitu perkara baru yang tidak bertentangan 
dengan nash dan dasar-dasar syari'at dan inilah yang dapat diterima walaupun terjadinya itu pada 
masa-masa dahulu/pertama atau sesudahnya. 


Barangsiapa yang memasukkan semua perkara baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah 
saw., para sahabat dan mereka yang hidup pada abad-abad pertama itu kedalam bid'ah dholalah, 
maka dia haruslah mendatangkan terlebih dahulu nash-nash yang khos (khusus) untuk masalah 
yang baru itu maupun yang “am (umum), agar yang demikian itu tidak bercampur-aduk dengan 
bid'ah yang magbul berdasarkan penggunaannya yang lughawi. Karena tuduhan bid'ah dholalah 
pada suatu amalan sama halnya dengan tuduhan mengharamkan amalan tersebut. 


Kalau kita baca hadits dan firman Ilahi dibuku ini, kita malah diharuskan sebanyak mungkin 
menjalankan ma'ruf (kebaikan) yaitu semua perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. 
dan menjauhi yang mungkar (keburukan) yaitu semua perbuatan yang menjauhkan kita dari pada- 
Nya agar kita memperoleh keuntungan (pahala dan kebahagian didunia maupun diakhirat kelak). 
Begitupun juga orang yang menunjukkan kepada kebaikan tersebut akan diberi oleh Allah SWT. 
pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. 


Apakah kita hanya berpegang pada satu hadits yang kalimatnya: semua bid'ah dholalah dan kita 
buang ayat ilahi dan hadits-hadits yang lain yang menganjurkan manusia selalu berbuat kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(792 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kebaikan? Sudah tentu Tidak! Yang benar ialah bahwa kita harus berpegang pada semua hadits 
yang telah diterima kebenarannya oleh jumhurul-ulama serta tidak hanya melihat tekstual 
kalimatnya saja tapi memahami makna dan motif setiap ayat Ilahi dan sunnah Rasulullah saw. 
sehingga ayat ilahi dan sunnah ini satu sama lain tidak akan berlawanan maknanya. 


Berbuat kebaikan itu sangat luas sekali maknanya bukan hanya masalah peribadatan saja. 
Termasuk juga kebaikan adalah hubungan baik antara sesama manusia (toleransi) baik antara 
sesama muslimin maupun antara muslim dan non-muslim (yang tidak memerangi kita), antara 
manusia dengan hewan, antara manusia dan alam semesta. Sebagaimana para ulama pakar 
Islam klasik pendahulu kita sudah menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan 
diampuni kecuali oleh orang yang bersangkutan, sementara hak asasi Tuhan diurus oleh diri-Nya 
sendiri. 


Manusia manapun tidak pernah diperkenankan membuat klaim-klaim yang dianggap mewakili hak 
Tuhan. Dalam konsep tauhid, Allah lebih dari mampu untuk melindungi hak-hak pribadi-Nya. 
Karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam Islam, 
Tuhan sendiri pun tidak akan mengampuni pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, kecuali 
yang bersangkutan telah memberi maaf. 


5. Contoh-contoh bid'ah yang diamalkan para sahabat 


Marilah kita sekarang rujuk hadits-hadits Rasulullah saw. mengenai amal kebaikan yang dilakukan 
oleh para sahabat Nabi saw. atas prakarsa mereka sendiri, bukan perintah Allah SWT. atau Nabi 
saw., dan bagaimana Rasulullah saw. menanggapi masalah itu. Insya Allah dengan adanya 
beberapa hadits ini para pembaca cukup jelas bahwa semua hal-hal yang baru (bid'ah) yang 
sebelum atau sesudahnya tidak pernah diamalkan, diajarkan atau diperintah- kan oleh Rasulullah 
saw. selama hal ini tidak merubah dan keluar dari garis-garis yang ditentukan syari'at itu adalah 
boleh diamalkan apalagi dalam bidang kebaikan itu malah dianjurkan oleh agama dan mendapat 
pahala. 


1. Hadits dari Abu Hurairah: “Rasulullah saw. bertanya pada Bilal ra seusai sholat 
Shubuh : "Hai Bilal, katakanlah padaku apa yang paling engkau harapkan dari amal 
yang telah engkau perbuat, sebab aku mendengar suara terompahmu didalam 
surga”. Bilal menjawab : Bagiku amal yang paling kuharapkan ialah aku selalu suci 
tiap waktu (yakni selalu dalam keadaan berwudhu) siang-malam sebagaimana aku 
menunaikan shalat “. (HR Bukhori, Muslim dan Ahmad bin Hanbal). 


Dalam hadits lain yang diketengahkan oleh Tirmidzi dan disebutnya sebagai hadits hasan dan 
shohih, oleh Al-Hakim dan Ad-Dzahabi yang mengakui juga sebagai hadits shohih ialah Rasulullah 
saw. meridhoi prakarsa Bilal yang tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah adzan dan 
pada tiap saat wudhu'nya batal, dia segera mengambil air wudhu dan sholat dua raka'at demi 
karena Allah SWT. (lillah). 


Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath mengatakan: Dari hadits tersebut dapat diperoleh 
pengertian, bahwa ijtihad menetapkan waktu ibadah diperbolehkan. Apa yang dikatakan oleh Bilal 
kepada Rasulullah saw.adalah hasil istinbath (ijtihad)-nya sendiri dan ternyata dibenarkan oleh 
beliau saw. (Fathul Bari jilid 111/276). 


1. Hadits lain berasal dari Khabbab dalam Shahih Bukhori mengenai perbuatan 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 793 


Khabbab shalat dua rakaat sebagai pernyataan sabar (bela sungkawa) disaat 
menghadapi orang muslim yang mati terbunuh. (Fathul Bari jilid 8/313). 


Dua hadits tersebut kita mengetahui jelas, bahwa Bilal dan Khabbab telah menetapkan waktu- 
waktu ibadah atas dasar prakarsanya sendiri-sendiri. Rasulullah saw. tidak memerintahkan hal itu 
dan tidak pula melakukannya, beliau hanya secara umum menganjurkan supaya kaum muslimin 
banyak beribadah. Sekalipun demikian beliau saw. tidak melarang, bahkan membenarkan 
prakarsa dua orang sahabat itu. 


1. Hadits riwayat Imam Bukhori dalam shohihnya II :284, hadits berasal dari Rifa'ah bin 
Rafi' az-Zuragi yang menerangkan bahwa: 


“Pada suatu hari aku sesudah shalat dibelakang Rasulullah saw. Ketika berdiri (Itidal) sesudah 
ruku' beliau saw. mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah'. Salah seorang yang ma'mum 
menyusul ucapan beliau itu dengan berdo'a: “Rabbana lIakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban 
mubarakan fiihi” (Ya Tuhan kami, puji syukur sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya atas 
limpahan keberkahan-Mu). Setelah shalat Rasulullah saw. bertanya : Siapa tadi yang berdo'a?'. 
Orang yang bersangkutan menjawab: Aku, ya Rasul- Allah. Rasulullah saw. berkata : “Aku melihat 
lebih dari 30 malaikat ber-rebut ingin mencatat do'a itu lebih dulu' “. 

Ibnu Hajar Al-Asgalani dalam Al-Fath 1l:287 mengatakan: ' Hadits tersebut dijadikan dalil untuk 
membolehkan membaca suatu dzikir dalam sholat yang tidak diberi contoh oleh Nabi saw. (ghair 
ma'tsur) jika ternyata dzikir tersebut tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan dzikir yang 
ma'tsur dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw.. Disamping itu, hadits tersebut 
mengisyaratkan bolehnya mengeraskan suara bagi makmum selama tidak mengganggu orang 
yang ada didekatnya...'. 


Al-Hafidh dalam Al-Fath mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan juga diperbolehkannya 
orang berdo'a atau berdzikir diwaktu shalat selain dari yang sudah biasa, asalkan maknanya tidak 
berlawanan dengan kebiasa- an yang telah ditentukan (diwajibkan). Juga hadits itu 
memperbolehkan orang mengeraskan suara diwaktu shalat dalam batas tidak menimbulkan 
keberisikan. 


Lihat pula kitab Itgan Ash-Shan'ah Fi Tahgig untuk mengetahui makna al-bid'ah karangan Imam 
Muhaddis Abdullah bin Shiddig Al-Ghimary untuk mengetahui makna al-bid'ah 


1. Hadits serupa diatas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik ra. 
“Seorang dengan terengah-engah (Hafazahu Al-Nafs) masuk kedalam barisan 
(shaf). Kemudian dia mengatakan (dalam sholatnya) al-hamdulillah hamdan katsiran 
thayyiban mubarakan fihi (segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang banyak, 
bagus dan penuh berkah). Setelah Rasulullah saw. selesai dari sholatnya, beliau 
bersabda : “Siapakah diantara- mu yang mengatakan beberapa kata (kalimat) 
(tadi) ? Orang-orang diam. Lalu beliau saw. bertanya lagi: “Siapakah diantaramu 
yang mengatakannya ? Sesungguhnya dia tidak mengatakan sesuatu yang 
percuma'. Orang yang datang tadi berkata: "Aku datang sambil terengah-engah 
(kelelahan) sehingga aku mengatakannya. Maka Rasulullah saw. bersabda: 
Sungguh aku melihat dua belas malaikat memburunya dengan cepat, siapakah 
diantara mereka (para malaikat) yang mengangkatkannya (amalannya ke Hadhirat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(794 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah) “. (Shohih Muslim 1:419 ). 


1. Dalam Kitabut-Tauhid Al-Bukhori mengetengahkan sebuah hadits dari “Aisyah ra. 
yang mengatakan: “Pada suatu saat Rasulullah saw. menugas- kan seorang 
dengan beberapa temannya ke suatu daerah untuk menangkal serangan kaum 
musyrikin. Tiap sholat berjama'ah, selaku imam ia selalu membaca Surat Al-Ikhlas 
di samping Surah lainnya sesudah Al-Fatihah. Setelah mereka pulang ke Madinah, 
seorang diantaranya memberitahukan persoalan itu kepada Rasulullah saw. Beliau 
saw.menjawab : “Tanyakanlah kepadanya apa yang dimaksud'. Atas pertanyaan 
temannya itu orang yang bersangkutan menjawab : Karena Surat Al-Ikhlas itu 
menerangkan sifat ar-Rahman, dan aku suka sekali membacanya'. Ketika jawaban 
itu disampaikan kepada Rasulullah saw. beliau berpesan : “Sampaikan kepadanya 
bahwa Allah menyukainya' “. 

Apa yang dilakukan oleh orang tadi tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh 
Rasulullah saw. Itu hanya merupakan prakarsa orang itu sendiri. Sekalipun begitu Rasulullah saw. 
tidak mempersalahkan dan tidak pula mencelanya, bahkan memuji dan meridhoinya dengan 
ucapan “Allah menyukainya”. 


1. Bukhori dalam Kitabus Sholah hadits yang serupa diatas dari Anas bin Malik yang 
menceriterakan bahwa: “Beberapa orang menunaikan shalat dimasjid @uba. Orang 
yang mengimami shalat itu setelah membaca surah Al-Fatihah dan satu surah yang 
lain selalu menambah lagi dengan surah Al-Ikhlas. Dan ini dilakukannya setiap 
rakaat. Setelah shalat para ma'mum menegurnya: Kenapa anda setelah baca 
Fatihah dan surah lainnya selalu menambah dengan surah Al-Ikhlas? Anda kan bisa 
memilih surah yang lain dan meninggalkan surah Al-Ikhlas atau membaca surah Al- 
Ikhlas tanpa membaca surah yang lain ! Imam tersebut menjawab : Tidak !, aku 
tidak mau meninggalkan surah Al-Ikhlas kalau kalian setuju, aku mau mengimami 
kalian untuk seterusnya tapi kalau kalian tidak suka aku tidak mau meng- imami 
kalian. Karena para ma'mum tidak melihat orang lain yang lebih baik dan utama dari 
imam tadi mereka tidak mau diimami oleh orang lain. Setiba di Madinah mereka 
menemui Rasulullah saw. dan menceriterakan hal tersebut pada beliau. Kepada 
imam tersebut Rasulullah saw. bertanya: 'Hai, fulan, apa sesungguhnya yang 
membuatmu tidak mau menuruti permintaan teman-temanmu dan terus menerus 
membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Imam tersebut menjawab: Ya 
Rasulullah, aku sangat mencintai Surah itu'. Beliau saw. berkata: "Kecintaanmu 
kepada Surah itu akan memasukkan dirimu ke dalam surga' “. 


Mengenai makna hadits ini Imam Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Fath mengatakan antara lain: 
“Orang itu berbuat melebihi kebiasaan yang telah ditentukan karena terdorong oleh kecintaannya 
kepada surah tersebut. Namun Rasulullah saw. menggembirakan orang itu dengan pernyataan 
bahwa ia akan masuk surga. Hal ini menunjukkan bahwa beliau saw. meridhainya'. 


Imam Nashiruddin Ibnul Munir menjelaskan makna hadits tersebut dengan menegaskan : “Niat 
atau tujuan dapat mengubah kedudukan hukum suatu perbuatan'. Selanjutnya ia menerangkan: 
'Seumpama orang itu menjawab dengan alasan karena ia tidak hafal Surah yang lain, mungkin 
Rasulullah saw. akan menyuruhnya supaya belajar menghafal Surah-surah selain yang selalu 
dibacanya berulang-ulang. Akan tetapi karena ia mengemukakan alasan karena sangat mencintai 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 795 


Surah itu (yakni Al-Ikhlas), Rasulullah saw. dapat membenarkannya, sebab alasan itu 
menunjukkan niat baik dan tujuan yang sehat. 


Lebih jauh Imam Nashiruddin mengatakan : 'Hadits tersebut juga menunjukkan, bahwa orang 
boleh membaca berulang-ulang Surah atau ayat-ayat khusus dalam Al-@uran menurut 
kesukaannya. Kesukaan demikian itu tidak dapat diartikan bahwa orang yang bersangkutan tidak 
menyukai seluruh isi Al-Guran atau meninggalkannya. 


Menurut kenyataan, baik para ulama zaman Salaf maupun pada zaman-zaman berikutnya, tidak 
ada yang mengatakan perbuatan seperti itu merupa- kan suatu bid'ah sesat, dan tidak ada juga 
yang mengatakan bahwa perbuat- an itu merupakan sunnah yang tetap. Sebab sunnah yang tetap 
dan wajib dipertahankan serta dipelihara baik-baik ialah sunnah yang dilakukan dan diperintahkan 
oleh Rasulullah saw. Sedangkan sunnah-sunnah yang tidak pernah dijalankan atau diperintahkan 
oleh Rasulullah saw. bila tidak keluar dari ketentuan syari'at dan tetap berada didalam kerangka 
amal kebajikan yang diminta oleh agama Islam itu boleh diamalkan apalagi dalam persoalan 
berdzikir kepada Allah SWT. 


1. Al-Bukhori mengetengahkan sebuah hadits tentang Fadha'il (keutamaan) Surah Al- 
Ikhlas berasal dari Sa'id Al-Khudriy ra. yang mengatakan, bahwa ia mendengar 
seorang mengulang-ulang bacaan @ul huwallahu ahad.... Keesokan harinya ia 
( Sa'id Al-Khudriy ra) memberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw., dalam 
keadaan orang yang dilaporkan itu masih terus mengulang-ulang bacaannya. 
Menanggapi laporan Sa'id itu Rasulullah saw.berkata : “Demi Allah yang nyawaku 
berada ditanganNya, itu sama dengan membaca sepertiga Guran'. 


Imam Al-Hafidh mengatakan didalam Al-Fathul-Bari, bahwa orang yang disebut dalam hadits itu 
ialah @atadah bin Nu'man. Hadits tersebut diriwayat- kan oleh Ahmad bin Tharif dari Abu Sa'id, 
yang mengatakan, bahwa sepanjang malam Gatadah bin Nu'man terus-menerus membaca Gul 
huwallahu ahad, tidak lebih. Mungkin yang mendengar adalah saudaranya seibu (dari lain ayah), 
yaitu Abu Sa'id yang tempat tinggalnya berdekatan sekali dengan @atadah bin Nu'man. Hadits 
yang sama diriwayatkan juga oleh Malik bin Anas, bahwa Abu Sa'id mengatakan: “Tetanggaku 
selalu bersembahyang di malam hari dan terus-menerus membaca Gul huwallahu ahad'. 


1. Ashabus-Sunan, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban dalam Shohih-nya 
meriwayatkan sebuah hadits berasal dari ayah Abu Buraidah yang menceriterakan 
kesaksiannya sendiri sebagai berikut: Pada suatu hari aku bersama Rasulullah 
saw. masuk kedalam masjid Nabawi (masjid Madinah). Didalamnya terdapat 
seorang sedang menunaikan sholat sambil berdo'a: Ya Allah, aku mohon kepada- 
Mu dengan bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau. Engkaulah Al-Ahad, As- 
Shamad, Lam yalid wa lam yuulad wa lam yakullahu kufuwan ahad'. Mendengar 
do'a itu Rasulullah saw. bersabda: “Demi Allah yang nyawaku berada di tangan-Nya, 
dia mohon kepada Allah dengan Asma-Nya Yang Maha Besar, yang bila dimintai 
akan memberi dan bila orang berdo'a kepada-Nya Dia akan menjawab”. 


Tidak diragukan lagi, bahwa do'a yang mendapat tanggapan sangat meng- gembirakan dari 
Rasulullah saw. itu disusun atas dasar prakarsa orang yang berdo'a itu sendiri, bukan do'a yang 
diajarkan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. kepadanya. Karena susunan do'a itu sesuai 
dengan ketentu- an syari'at dan bernafaskan tauhid, maka beliau saw. menanggapinya dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(796 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


baik, membenarkan dan meridhoinya. 


1. Hadits dari Ibnu Umar katanya, “Ketika kami sedang melakukan shalat bersama 
Nabi saw. ada seorang lelaki dari yang hadir yang mengucapkan “Allahu Akbaru 
Kabiiran Wal Hamdu Lillahi Katsiiran Wa Subhaanallahi Bukratan Wa Ashiila'. 
Setelah selesai sholatnya, maka Rasulullah saw. bertanya: “Siapakah yang 
mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Jawab sese- orang dari kaum: Wahai 
Rasulullah, akulah yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Sabda beliau saw.: “Aku 
sangat kagum dengan kalimat-kalimat tadi sesungguhnya langit telah dibuka pintu- 
pintunya karenanya'. Kata Ibnu Umar: Sejak aku mendengar ucapan itu dari Nabi 
saw. maka aku tidak pernah meninggalkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat 
tadi.” (HR. Muslim dan Tirmidzi). As-Shan'ani “Abdurrazzag juga mengutipnya 
dalam Al-Mushannaf. 


Demikianlah bukti yang berkaitan dengan pembenaran dan keridhaan Rasulullah saw. terhadap 
prakarsa-prakarsa baru yang berupa do'a-do'a dan bacaan surah di dalam sholat, walaupun beliau 
saw. sendiri tidak pernah melakukannya atau memerintahkannya. Kemudian Ibnu Umar 
mengamalkan hal tersebut bukan karena anjuran dari Rasulullah saw. tapi karena mendengar 
jawaban beliau saw. mengenai bacaan itu. 


Yang lebih mengherankan lagi ialah ada golongan yang bependapat lebih jauh lagi yaitu 
menganggap do'a gunut waktu sholat shubuh sebagai bid'ah. Padahal do'a tersebut berasal dari 
hadits Rasulullah saw. sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan selain 
mereka dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib kw. juga oleh Al Baihagi dari Ibnu Abbas. 


Sedangkan waktu dan tempat berdirinya untuk membaca do'a gunut pada waktu sholat Shubuh, 
ini juga berdasarkan hadits-hadits yang diketengahkan oleh Anas bin Malik: Awam bin Hamzah: 
Abdullah bin Ma'gil: Barra (ra) yang diriwayatkan oleh sekolompok huffaz dan mereka juga ikut 
menshahih-kannya serta para ulama lainnya diantaranya Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ali al- 
Bakhi, Al Hakim Abu Abdillah, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Baihagi dan Daraguthni dan lain 
lain). 


Bagaimana mungkin do'a gunut yang berasal dari Nabi saw. tersebut dikatakan bid'ah sedangkan 
tambahan-tambahan kalimat dalam sholat yang tersebut diatas atas prakarsanya para sahabat 
sendiri tidak dipersalahkan oleh Nabi saw. malah diridhoi dan diberi kabar gembira bagi yang 
membaca nya ? 


1. Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri tentang Rugyah yakni sistem pengobatan dengan 
jalan berdo'a kepada Allah SWT. atau dengan jalan bertabarruk pada ayat-ayat Al- 
@uran. Sekelompok sahabat Nabi saw. yang sempat singgah pada pemukiman 
suku arab badui sewaktu mereka dalam perjalanan. Karena sangat lapar mereka 
minta pada orang-orang suku tersebut agar bersedia untuk menjamu mereka. Tapi 
permintaan ini ditolak. Pada saat itu kepala suku arab badui itu disengat binatang 
berbisa sehingga tidak dapat jalan. Karena tidak ada orang dari suku tersebut yang 
bisa mengobatinya, akhirnya mereka mendekati sahabat 


Nabi seraya berkata: Siapa diantara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami yang disengat 
binatang berbisa? Salah seorang sahabat sanggup menyembuhkannya tapi dengan syarat suku 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 797 ) 


badui mau memberikan makanan pada mereka. Hal ini disetujui oleh suku badui tersebut. Maka 
sahabat Nabi itu segera mendatangi kepala suku lalu membacakannya surah al-Fatihah, seketika 
itu juga dia sembuh dan langsung bisa berjalan. Maka segeralah diberikan pada para sahabat 
beberapa ekor kambing sesuai dengan perjanjian. Para sahabat belum berani membagi kambing 
itu sebelum menghadap Rasulullah saw. Setiba dihadapan Rasulullah saw., mereka 
menceriterakan apa yang telah mereka lakukan terhadap kepala suku itu. Rasulullah saw. 
bertanya : 'Bagaimana engkau tahu bahwa surah al-Fatihah itu dapat menyembuhkan'? 
Rasulullah saw. membenarkan mereka dan ikut memakan sebagian dari daging kambing tersebut 
“ (HR.Bukhori) 


1. Abu Daud, At-Tirmudzi dan An-Nasa'i mengetengahkan sebuah riwayat hadits 
berasal dari paman Kharijah bin Shilt yang mengatakan: “Pada suatu hari ia melihat 
banyak orang bergerombol dan ditengah-tengah mereka terdapat seorang gila 
dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Kepada paman Kharijah itu mereka 
berkata: “Anda tampaknya datang membawa kebajikan dari orang itu (yang 
dimaksud Rasulullah saw.), tolonglah sembuhkan orang gila ini. Paman Kharijah 
kemudian dengan suara lirih membaca surat Al-Fatihah, dan ternyata orang gila itu 
menjadi sembuh”. (Hadits ini juga diketengahkan oleh Al-Hafidh didalam Al-Fath) 


Masih banyak hadits yang meriwayatkan amal perbuatan para sahabat atas dasar prakarsa dan 
ijtihadnya sendiri yang tidak dijalani serta dianjurkan oleh Rasulullah saw. Semuanya itu diridhoi 
oleh Rasulullah saw. dan beliau memberi kabar gembira pada mereka. Amalan-amalan tersebut 
juga tidak diperintah atau dianjurkan oleh Rasulullah saw. sebelum atau sesudahnya. Karena 
semua itu bertujuan baik, tidak melanggar syariat maka oleh Nabi saw. diridhoi dan mereka diberi 
kabar gembira. Perbuatan-perbuatan tersebut dalam pandangan syari'at dinamakan sunnah 
mustanbathah yakni sunnah yang ditetapkan berdasarkan istinbath atau hasil ijtihad. Dengan 
demikian hadits-hadits diatas bisa dijadikan dalil untuk setiap amal kebaik- an selama tidak keluar 
dari garis-garis yang ditentukan syari'at Islam itu mustahab/baik hukumnya, apalagi masalah 
tersebut bermanfaat bagi masyarakat muslim khususnya malah dianjurkan oleh agama. 


Kalau kita teliti hadits-hadits diatas tersebut banyak yang berkaitan dengan masalah shalat yaitu 
suatu ibadah pokok dan terpenting dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah saw. telah bersabda : 


Sd ol) de dah Ls jie 
Hendaklah kamu sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat'. (HR Bukhori). 


Sekalipun demikian beliau saw. dapat membenarkan dan meridhoi tambahan tambahan tertentu 
yang berupa do'a dan bacaan surah atas prakarsa mereka itu. Karena beliau saw. memandang 
do'a dan bacaan surah tersebut diatas tidak keluar dari batas-batas yang telah ditentukan oleh 
syari'at dan juga bernafaskan tauhid. Bila ijtihad dan amalan para sahabat itu melanggar dan 
merubah hukum-hukum yang telah ditentukan oleh syari'at, pasti akan ditegur dan dilarang oleh 
Rasulullah saw. 


Mungkin ada orang yang bertanya-tanya lagi Bagaimanakah pendapat orang tentang penetapan 
sesuatu yang disebut sunnah atau mustahab, yaitu penetapan yang dilakukan oleh masyarakat 
muslimin pada abad pertama Hijriyah, padahal apa yang dikatakan sunnah atau mustahab itu 
tidak pernah dikenal pada zaman hidupnya Nabi saw.? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(798 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Memang benar, bahwa masyarakat yang hidup pada zaman abad pertama Hijriyah dan generasi 
berikutnya, banyak menetapkan hal-hal yang bersifat mustahab dan baik. Pada masa itu banyak 
sekali para ulama yang menurut kesanggupannya masing-masing dalam menguasai ilmu 
pengetahuan, giat melakukan ijtihad (studi mendalam untuk mengambil kesimpulan hukum) dan 
menetapkan suatu cara yang dipandang baik atau mustahab. 


Untuk menerangkan hal ini baiklah kita ambil contoh yang paling mudah dipahami dan yang pada 
umumnya telah dimengerti oleh kaum muslimin, yaitu soal kodifikasi (pengitaban) ayat-ayat suci 
Al-Guran, sebagaimana yang telah kita kenal sekarang ini. Para sahabat Nabi saw. sendiri pada 
masa-masa sepeninggal beliau saw. berpendapat bahwa pengkodifikasian ayat-ayat suci Al- 
@uran adalah bid'ah sayyiah. Mereka khawatir kalau-kalau pengkodifikasian itu akan 
mengakibatkan rusaknya kemurnian agama Allah SWT., Islam. “Umar bin Khattab ra. sendiri 
sampai merasa takut kalau-kalau dikemudian hari ayat-ayat Al-@uran akan lenyap karena 
wafatnya para sahabat Nabi saw. yang hafal ayat-ayat Al-Guran. 


la mengemukakan kekhawatirannya itu kepada Khalifah Abu Bakra ra. dan mengusulkan supaya 
Khalifah memerintahkan pengitaban ayat-ayat Al-Guran. Tetapi ketika itu Khalifah Abu Bakar 
menolak usul “Umar dan berkata kepada “Umar, Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu 
yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.? “Umar bin Khattab ra. menjawab: Itu merupakan hal 
yang baik. Namun, tidak berapa lama kemudian Allah SWT. membukakan pikiran Khalifah Abu 
Bakar ra seperti yang dibukakan lebih dulu pada pikiran “Umar bin Khattab ra, dan akhirnya 
bersepakatlah dua orang sahabat Nabi itu untuk mengitabkaan ayat-ayat Al-Guran. Khalifah Abu 
Bakar memanggil Zaid bin Tsabit dan diperintahkan supaya melaksana- kan pengitabatan ayat- 
ayat Al-@uran itu. Zaid bin Tsabit ra. juga menjawab kepada Abu Bakar: Bagaimana mungkin aku 
melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.? Abu Bakar menjawab kepadanya: 
Itu pekerjaan yang baik! Untuk lebih detail keterangannya silahkan membaca riwayat hadits ini 
yang dikemukakan oleh Imam Bukhori dalam Shohih-nya juz 4 halaman 243 mengenai 
pembukuan ayat-ayat suci Al-@ur'an. 


Jelaslah sudah, baik Abu Bakar, “Umar maupun Zaid bin Tsabit Ira) pada masa itu telah 
melakukan suatu cara yang tidak pernah dikenal pada waktu Rasulullah saw. masih hidup. 
Bahkan sebelum melakukan pengitaban Al-Aur'an itu Khalifah Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit 
sendiri masing-masing telah menolak lebih dulu, tetapi akhirnya mereka dibukakan dadanya oleh 
Allah saw. sehingga dapat menyetujui dan menerima baik prakarsa “Umar bin Khattab ra. 
Demikianlah contoh suatu amalan yang tidak pernah dikenal pada zaman hidupnya Nabi saw. 


Secara umum bid'ah adalah sesat karena berada diluar perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya. Akan 
tetapi banyak kenyataan membuktikan, bahwa Nabi saw. membenarkan dan meridhoi banyak 
persoalan yang telah kami kemuka kan yang berada diluar perintah Allah dan perintah beliau saw. 
Hadits-hadits diatas itu mengisyaratkan adanya bid'ah hasanah, karena Rasulullah saw. 
membenarkan serta meridhoi atas kata-kata tambahan dalam sholat dan semua bentuk 
kebajikan yang diamalkan para sahabat walaupun Nabi saw. belum menetapkan atau 
memerintahkan amalan-amalan tersebut. Begitu juga prakarsa para sahabat diatas setelah 
wafatnya beliau saw. 


Darisini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua bentuk amalan-amalan, baik itu dijalankan atau 
tidak pada masa Rasulullah saw. atau zaman dahulu setelah zaman Nabi saw. yang tidak 
melanggar syariat serta mempunyai tujuan dan niat mendekatkan diri untuk mendapatkan ridha 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 799 ) 


Allah SWT. dan untuk mengingatkan (dzikir) kita semua pada Allah serta Rasul-Nya itu adalah 
bagian dari agama dan dapat diterima. 


Sebagaimana hadits Rasulullah saw.: 
Goa Alay) Ayana AN IIA pmd Sanga BN TIA Pm mh psi La Legal JSI LA stek Ine 


“Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat, dan setiap manusia akan mendapat 
sekadar apa yang diniatkan, siapa yang hijrahnya (tujuannya) karena Allah dan Rasul-Nya, 
hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasul-Nya (berhasil). (HR. Bukhori). 


Sekiranya orang-orang yang gemar melontarkan tuduhan bid'ah dapat memahami hikmah apa 
yang ada pada sikap Rasulullah saw. dalam meng- hadapi amal kebajikan yang dilakukan oleh 
para sahabatnya sebagaimana yang telah kami kemukakan dalil-dalil haditsnya tentu mereka mau 
dan akan menghargai orang lain yang tidak sependapat atau sepaham dengan mereka. 


Tetapi sayangnya golongan pengingkar ini tetap sering mencela dan mensesatkan para ulama 
yang tidak sepaham dengannya. Mereka ini malah mengatakan: Bahwa para ulama dan Imam 
yang memilah-milahkan bid'ah menjadi beberapa jenis telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi 
kaum Muslim untuk berbuat segala macam bid'ah ! Kemudian mereka ini tanpa pengertian yang 
benar mengatakan, bahwa semua bid'ah adalah dhalalah (sesat) dan sesat didalam neraka!”. 
Saya berlindung pada Allah SWT. atas pemahaman mereka semacam ini. 


Dalil-dalil yang membantah dan jawabannya 


Hanya orang-orang egois, fanatik dan mau menangnya sendiri sajalah yang mengingkari hal 
tersebut. Seperti yang telah kemukakan sebelum ini bahwa golongan pengingkar ini selalu 
menafsirkan Al-Guran dan Sunnah secara tekstual oleh karenanya sering mencela semua amalan 
yang tidak sesuai dengan paham mereka. 


Misalnya, mereka melarang semua bentuk bid'ah dengan berdalil hadits Rasulullah saw. berikut ini 


“Setiap yang diada-adakan (muhdatsah) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. 
Juga hadits Nabi saw.: 

(el SAS dl) 3 SA Ka Ca IA Cal DAA Aya 
Barangsiapa yang didalam agama kami mengadakan sesuatu yang tidak dari agama ia tertolak'. 


Hadits-hadits tersebut oleh mereka dipandang sebagai pengkhususan hadits Kullu bid'atin 
dhalalah yang bersifat umum, karena terdapat penegasan dalam hadits tersebut, yang tidak dari 
agama ia tertolak, yakni dholalah/ sesat. Dengan adanya kata Kullu (setiap/semua) pada hadits 
diatas ini tersebut mereka menetapkan apa saja yang terjadi setelah zaman Rasul- Allah saw. 
serta sebelumnya tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw. adalah bi'dah dholalah. 


Mereka tidak memandang apakah hal yang baru itu membawa maslahat/kebaikan dan termasuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(800 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang dikehendaki oleh agama atau tidak. Mereka juga tidak mau meneliti dan membaca contoh- 
contoh hadits diatas mengenai prakarsa para sahabat yang menambahkan bacaan-bacaan dalam 
sholat yang mana sebelum dan sesudahnya tidak pernah diperintahkan Rasulullah saw. Mereka 
juga tidak mau mengerti bahwa memperbanyak kebaikan adalah kebaikan. Jika ilmu agama 
sedangkal itu orang tidak perlu bersusah-payah memperoleh kebaikan. 


Ada lagi kaidah yang dipegang dan sering dipakai oleh golongan pengingkar dan pelontar 
tuduhan-tuduhan bid'ah mengenai suatu amalan, adalah kata-kata sebagai berikut: 


“Rasulullah saw. tidak pernah memerintahkan dan mencontohkannya. Begitu juga para 
sahabatnya tidak ada satupun diantara mereka yang mengerja- kannya. Demikian pula para 
tabi'in dan tabi'ut-tabi'in. Dan kalau sekiranya amalan itu baik, mengapa hal itu tidak dilakukan 
oleh Rasulullah, sahabat dan para tabi'in?” 


Atau ucapan mereka : “Kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti Nabi yakni mengikuti 
segala perbuatan Nabi. Semua yang tidak pernah beliau lakukan, kenapa justru kita yang 
melakukannya..? Bukankah kita harus menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak pernah dilakukan 
Nabi saw., para sahabat, ulama-ulama salaf..? Karena melakukan sesuatu yang tidak pernah 
dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah”. 


Kaidah-kaidah seperti itulah yang sering dijadikan pegangan dan dipakai sebagai perlindungan 
oleh golongan pengingkar ini juga sering mereka jadikan sebagai dalil/hujjah untuk melegitimasi 
tuduhan bid'ah mereka terhadap semua perbuatan amalan yang baru termasuk tahlilan, 
peringatan Maulid Nabi saw. dan sebagainya. Terhadap semua ini mereka langsung 
menghukumnya dengan 'sesat, haram, mungkar, syirik dan sebagainya, tanpa mau 
mengembalikannya kepada kaidah-kaidah atau melakukan penelitian terhadap hukum-hukum 
pokok/asal agama. 


Ucapan mereka seperti diatas ini adalah ucapan yang awalnya hag/benar namun akhirnya batil 
atau awalnya shohih namun akhirnya fasid. Yang benar adalah keadaan Nabi saw. atau para 
sahabat yang tidak pernah mengamal- kannya (umpamanya, berkumpul untuk tahlilan, peringatan 
keagamaan dan lain sebagainya). Sedangkan yang batil/salah atau fasid adalah penghukum- an 
mereka terhadap semua perbuatan amalan yang baru itu dengan hukum haram, sesat, syirik, 
mungkar dan sebagainya. 


Yang demikian itu karena Nabi saw. atau salafus sholih yang tidak mengerja- kan satu perbuatan 
bukanlah termasuk dalil, bahkan penghukuman dengan berdasarkan kaidah diatas tersebut adalah 
penghukuman tanpa dalil/nash. Dalil untuk mengharamkan sesuatu perbuatan haruslah 
menggunakan nash yang jelas, baik itu dari Al-@uran maupun hadits yang melarang dan 
mengingkari perbuatan tersebut. Jadi tidak bisa suatu perbuatan diharam- kan hanya karena Nabi 
saw. atau salafus sholih tidak pernah melakukannya. 


Telitilah lagi hadits-hadits diatas yakni amalan-amalan bid'ah para sahabat yang belum pernah 
dikerjakan atau diperintahkan oleh Rasulullah saw. dan bagaimana Rasulullah saw. 
menanggapinya. Penanggapan Rasul- Allah saw. inilah yang harus kita contoh ! 


Demikian pula para ulama mengatakan' bahwa amalan ibadah itu bila tidak ada keterangan yang 
valid dari Rasulullah saw., maka amalan itu tidak boleh dinisbahkan kepada beliau saw. !! 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 801 ) 


Jelas disini para ulama tidak mengatakan bahwa suatu amalan ibadah tidak boleh diamalkan 
karena tidak ada keterangan dari beliau saw., mereka hanya mengatakan amalan itu tidak boleh 
dinisbahkan kepada Rasulullah saw. bila tidak ada dalil dari beliau saw. ! 


Kalau kita teliti perbedaan paham setiap ulama atau setiap madzhab selalu ada, dan tidak bisa 
disatukan. Sebagaimana yang sering kita baca dikitab-kitab figih para ulama pakar yaitu Satu 
hadits bisa dishohihkan oleh sebagian ulama pakar dan hadits yang sama ini bisa dilemahkan 
atau dipalsukan oleh ulama pakar lainnya. Kedua kelompok ulama ini sama-sama ber- pedoman 
kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. tetapi berbeda cara penguraiannya. 


Tidak lain semuanya, karena status keshahihan itu masih bersifat subjektif kepada yang 
mengatakannya. Dari sini saja kita sudah bisa ambil kesimpul an: Kalau hukum atas derajat suatu 
hadits itu masih berbeda-beda diantara para ulama, tentu saja ketika para ulama mengambil 
kesimpulan apakah suatu amal itu merupakan sunnah dari Rasulullah saw. pun berbeda juga !! 


Para ulama pun berbeda pandangan ketika menyimpulkan hasil dari sekian banyak hadits yang 
berserakan. Umpamanya mereka berbeda dalam meng- ambil kesimpulan hukum atas suatu 
amal, walaupun amal ini disebutkan didalam suatu hadits yang shohih. Para ulama juga mengenal 
beberapa macam sunnah yang sumbernya langsung dari Rasulullah saw., umpama- nya: Sunnah 
Gauliyyah, Sunnah Filiyyah dan Sunnah Tagriyyah. 


Sunnah @auliyyah ialah sunnah di mana Rasulullah saw. sendiri menganjur-kan atau 
mensarankan suatu amalan, tetapi belum tentu kita mendapatkan dalil bahwa Rasulllah saw. 
pernah mengerjakannya secara langsung. Jadi sunnah Gauliyyah ini adalah sunnah Rasulullah 
saw. yang dalilnya/riwayat- nya sampai kepada kita bukan dengan cara dicontohkan, melainkan 
dengan diucapkan saja oleh beliau saw. Di mana ucapan itu tidak selalu berbentuk fi'il amr (kata 
perintah), tetapi bisa saja dalam bentuk anjuran, janji pahala dan sebagainya. 


Contoh sunnah gauliyyah yang mudah saja: Ada hadits Rasulullah saw. yang menganjurkan orang 
untuk belajar berenang, tetapi kita belum pernah mendengar bahwa Rasulullah saw. atau para 
sahabat telah belajar atau kursus berenang !! 


Sunnah Filiyah ialah sunnah yang ada dalilnya juga dan pernah dilakukan langsung oleh 
Rasulullah saw. Misalnya ibadah shalat sunnah seperti shalat istisga', puasa sunnah Senin Kamis, 
makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Para shahabat melihat langsung beliau saw. 
melakukannya, kemudian meriwayatkannya kepada kita. 


Sedangkan Sunnah Tagriyyah ialah sunnah di mana Rasulullah saw. tidak melakukannya 
langsung, juga tidak pernah memerintahkannya dengan lisannya, namun hanya mendiamkannya 
saja. Sunnah yang terakhir ini seringkali disebut dengan sunnah tagriyyah. Contohnya ialah 
beberapa amalan para sahabat yang telah kami kemukakan sebelumnya. 


Begitu juga dengan amalan-amalan ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw. 
atau para sahabatnya, tetapi diamalkan oleh para ulama salaf (ulama terdahulu) atau ulama khalaf 
(ulama belakangan) misalnya mengadakan majlis maulidin Nabi saw., majlis tahlilan/ yasinan dan 
lain sebagainya (baca keterangannya pada bab Maulid Nabi saw.dan bab Ziarah kubur). Tidak lain 
para ulama yang mengamalkan ini mengambil dalil-dalil baik dari Kitabullah atau Sunnah 
Rasulullah saw. yang menganjurkan agar manusia selalu berbuat kebaikan atau dalil-dalil tentang 
pahala-pahala bacaan dan amalan ibadah lainnya. Berbuat kebaikan ini banyak macam dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 802 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


caranya semuanya mustahab asalkan tidak tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan 
oleh syari'at. 


Apalagi didalam majlis-majlis (maulidin-Nabi, tahlilan/yasinan, Istighotsah) yang sering diteror oleh 
golongan tertentu, disitu sering didengungkan kalimat Tauhid, Tasbih, Takbir dan Sholawat 
kepada Rasulullah saw. yang semuanya itu dianjurkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. 
Semuanya ini mendekatkan/tagarrub kita kepada Allah SWT.!! 


Mari kita rujuk ayat al-Gur'an: 

Ja On as UR 
Apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah dia dan apa saja yang kamu 
dilarang darijpadanya, maka berhentilah (mengerjakannya). (AS. Al-Hasyr : 7). 


Dalam ayat ini jelas bahwa perintah untuk tidak mengerjakan sesuatu itu adalah apabila telah 
tegas dan jelas larangannya dari Rasulullah saw. ! 


Dalam ayat diatas ini tidak dikatakan : 

Dan apa saja yang tidak pernah dikerjakannya (oleh Rasulullah), maka berhentilah 
(mengerjakannya). 

Juga dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhori: 


Jika aku menyuruhmu melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampumu dan jika aku 
melarangmu melakukan sesuatu, maka jauhilah dia !" 


Dalam hadits ini Rasulullah saw. tidak mengatakan: 
Dan apabila sesuatu itu tidak pernah aku kerjakan, maka jauhilah dia! 


Jadi pemahaman golongan yang melarang semua bentuk bid'ah dengan berdalil dua hadits yang 
telah kami kemukakan Setiap yang diada-adakan (muhdatsah) adalah... dan hadits Barangsiapa 
yang didalam agama... adalah tidak benar, karena adanya beberapa keterangan dari Rasulullah 
saw. didalam hadits-hadits yang lain dimana beliau merestui banyak perkara yang merupakan 
prakarsa para sahabat sedangkan beliau saw. sendiri tidak pernah melakukan apalagi 
memerintahkan. Maka para ulama menarik kesimpulan bahwa bid'ah (prakarsa) yang dianggap 
sesat ialah yang mensyari'atkan sebagian dari agama yang tidak diizinkan Allah SWT. (AS Asy- 
Syura :21) serta prakarsa-prakarsa yang bertentangan dengan yang telah digariskan oleh syari'at 
Islam baik dalam Al-@ur an maupun sunnah Rasulullah saw., contohnya yang mudah ialah: 


Sengaja sholat tidak menghadap kearah kiblat, Shalat dimulai dengan salam dan diakhiri denga 
takbir : Melakukan sholat dengan satu sujud saja: Melaku kan sholat Shubuh dengan sengaja 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 803 ) 


sebanyak tiga raka'at dan lain sebagai- nya. Semuanya ini dilarang oleh agama karena 
bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh syari'at. 


Makna hadits Rasulullah saw. diatas yang mengatakan, mengada-adakan sesuatu itu.... adalah 
masalah pokok-pokok agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang tidak 
boleh dirubah atau ditambah. Saya ambil perumpamaan lagi yang mudah saja, ada orang 
mengatakan bahwa sholat wajib itu setiap harinya dua kali, padahal agama menetapkan lima kali 
sehari. Atau orang yang sanggup tidak berhalangan karena sakit, musafir dan lain-lain berpuasa 
wajib pada bulan Ramadhan mengatakan bahwa kita tidak perlu puasa pada bulan tersebut tapi 
bisa diganti dengan puasa pada bulan apapun saja. Inilah yang dinamakan menambah dan 
mengada-adakan agama. Jadi bukan masalah-masalah nafilah, sunnah atau lainnya yang tidak 
termasuk pokok agama. 


Telitilah isi hadits @udsi berikut ini yang diriwayatkan Bukhori dari Abu Hurairah : 
SHASI “le angan Lau SA Laba Sae IL Li 
Gea Tya er laa Taka yan GAN Aa 
SAI dpn) SLA J3 Las Pj AAN dlu D1, 


“. HambaKu yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih Ku sukai daripada 
yang telah Kuwajibkan kepadanya, dan selagi hambaKu mendekatkan diri kepadaKu dengan 
nawafil (amalan-amalan atau sholat sunnah) sehingga Aku mencintainya, maka jika Aku telah 
mencintainya. Akulah yang menjadi pendengarannya dan dengan itu ia mendengar, Akulah yang 
menjadi penglihatannya dan dengan itu ia melihat, dan Aku yang menjadi tangannya dengan itu ia 
memukul (musuh), dan Aku juga menjadi kakinya dan dengan itu ia berjalan. Bila ia mohon 
kepadaKu itu pasti Kuberi dan bila ia mohon perlindungan kepadaku ia pasti Ku lindungi”. 


Dalam hadits gudsi ini Allah SWT. mencintai orang-orang yang menambah amalan sunnah 
disamping amalan wajibnya. 


Mari kita rujuk ayat-ayat ilahi yang ada kata-kata Kullu yang mana kata ini tidak harus berarti 
semua/setiap, tapi bisa berarti khusus untuk beberapa hal saja. 


Firman Allah SWT dalam Al-Kahfi: 79, kisah Nabi Musa as. dengan Khidir (hamba Allah yang 
sholeh), sebagai berikut: 


“Adapun perahu itu, maka dia adalah miliknya orang orang miskin yang bermata pencaharian 
dilautan dan aku bertujuan merusaknya karena dibelakang mereka terdapat seorang raja yang 
suka merampas semua perahu”. 


Ayat ini menunjukkan tidak semua perahu yang akan dirampas oleh raja itu, melainkan perahu 
yang masih dalam kondisi baik saja. Oleh karenanya Khidir/seorang hamba yang sholeh sengaja 
membocorkan perahu orang-orang miskin itu agar terlihat sebagai perahu yang cacat/jelek 
sehingga tidaklah dia ikut dirampas oleh raja itu. Dengan demikian maka kata safiinah dalam Al- 
Gur'an itu maknanya adalah safiinah hasanah atau perahu yang baik. Ini berarti safiinah diayat ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(804 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak bersifat umum dalam arti tidak semua safiinah/perahu yang akan dirampas oleh raja 
melainkan safiinah hasanah saja walaupun didalam ayat itu disebut Kullu safiinah (semua/setiap 
perahu). 


Dalam surat Al-Ahgaf ayat 25 Allah SWT.berfirman : “Angin taufan itu telah menghancurkan 
segala sesuatu atas perintah Tuhannya”. Namun demikian keumuman pada ayat diatas ini tidak 
terpakai karena pada saat itu gunung-gunung, langit dan bumi tidak ikut hancur. 


Dalam surat An-Naml ayat 23 Allah SWT.berfirman : “Ratu Balgis itu telah diberikan segala 
sesuatu”. Keumuman pada ayat ini juga tidak terpakai karena Ratu Balgis tidak diberi singgasana 
dan kekuasaan seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman as. 


Dalam surat Thoha ayat 15 Allah SWT. berfirman : “Agar setiap manusia menerima balasan atas 
apa yang telah diusahakannya”. Kalimat “apa yang telah diusahakannya' mencakup semua amal 
baik yang hasanah (baik) maupun yang sayyiah (jelek). Namun demikian amal yang sayyiah yang 
telah diampuni oleh Allah SWT. tidaklah termasuk yang akan memperoleh balasannya (siksa). 


Dalam surat Aali Imran : 173 Allah SWT. berfirman mengenai suatu peristiwa dalam perang 
Uhud : 


“Kepada mereka (kaum Muslimin) ada yang mengatakan bahwa semua orang (di Mekkah) telah 
mengumpulkan pasukan untuk menyerang....” Yang dimaksud semua orang (an-naas) dalam ayat 
ini tidak bermakna secara harfiahnya, tetapi hanya untuk kaum musyrikin Guraisy di Mekkah yang 
dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang memerangi Rasulullah saw. dan kaum Muslimin 
didaratan tinggi Uhud, jadi bukan semua orang Mekkah atau semua orang Arab. 


Dalam surat Al-Anbiya : 98 : “Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Alah 
adalah umpan neraka jahannam..”. Ayat ini sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa Nabi 'Isa as 
dan bundanya yang dipertuhankan oleh kaum Nasrani akan menajdi umpan neraka. Begitu juga 
para malaikat yang oleh kaum musyrikin lainnya dianggap sebagai tuhan-tuhan mereka. 


Dalam surat Aali Imran : 159 : “Ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu urusan...” Kalimat 
dalam suatu urusan (fil amri) tidak bermakna semua urusan termasuk urusan agama dan urusan 
akhirat , tidak ! Yang dimaksud urusan dalam hal ini ialah urusan duniawi. Allah SWT. tidak 
memerintahkan Rasul-Nya supaya memusyawarahkan soal-soal keagamaan atau keukhrawian 
dengan para sahabatnya atau dengan ummatnya. 


Dalam surat Al-An'am : 44 : Kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu'. Akan tetapi 
pengertian ayat ini terkait, Allah tidak membukakan pintu rahmat bagi mereka (orang-orang kafir 
durhaka). Kalimat segala sesuatu adalah umum, tetapi kalimat itu bermaksud khusus. 


Dalam surat Al-Isra : 70 : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam....dan 
seterusnya “. Firman Allah ini bersifat umum, sebab Allah SWT. juga telah berfirman, bahwa ada 
manusia-manusia yang mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata 
tetapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga 
tetapi tidak menggunakannya untuk mendengarkan firman-firman Allah: mereka itu bagaikan 
binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi (@S.AI-A'raf : 179). 


Jadi jelaslah, bahwa secara umum manusia adalah makhluk yang mulia, tetapi secara khusus 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 805 ) 


banyak manusia yang setaraf dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Masih banyak lagi 
ayat-ayat Ilahi yang walaupun didalamnya terdapat keumuman namun ternyata keumumannya itu 
tidak terpakai untuk semua hal atau masalah. !! 


Sebuah hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda: “Orang 
yang menunaikan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam tidak akan 
masuk neraka”. Hadits ini bersifat umum, tidak dapat diartikan secara harfiah. Yang dimaksud oleh 
hadits tersebut bukan berarti bahwa seorang Muslim cukup dengan sholat shubuh dan maghrib 
saja, tidak diwajibkan menunaikan sholat wajib yang lain seperti dhuhur, ashar dan isya ! 


Ibnu Hajar mengatakan, “ Hadits-hadits shahih yang mengenai satu persoalan2 harus 
dihubungkan satu sama lain untuk dapat diketahui dengan jelas maknanya yang muthlak dan 
yang mugayyad. Dengan demikian maka semua yang di-isyaratkan oleh hadits-hadits itu 
semuanya dapat dilaksana- kan'. 


Dalam shohih Bukhori dan juga dalam Al-Muwattha terdapat penegasan Rasulullah saw. yang 
menyatakan bahwa jasad semua anak Adam akan hancur dimakan tanah. Mengenai itu Ibnu 
“Abdul Birr rh. dalam At-Tamhid mengatakan: Hadits mengenai itu menurut lahirnya dan menurut 
keumuman maknanya adalah, bahwa semua anak Adam sama dalam hal itu. Akan tetapi dalam 
hadits yang lain Rasulullah saw. menegaskan pula, bahwa jasad para Nabi dan para pahlawan 
syahid tidak akan dimakan tanah (hancur) ! 


Masih banyak contoh seperti diatas baik didalam nash Al-@uran maupun Hadits. Banyak sekali 
ayat Ilahi yang menurut kalimatnya bersifat umum, dan dalam ayat yang lain dikhususkan maksud 
dan maknanya, demikian pula banyak terdapat didalam hadits. Begitu banyaknya sehingga ada 
sekelompok ulama mengatakan, "Hal yang umum hendaknya tidak diamalkan dulu sebelum dicari 
kekhususan-kekhususannya'. 


Begitu juga halnya dengan hadits Nabi “Kullu bid' atin dholalah' walaupun sifatnya umum tapi 
berdasarkan dalil hadits lainnya maka disimpulkanlah bahwa tidak semua bid'ah (prakarsa) itu 
dholalah/sesat ! Mereka juga lupa yang disebut agama bukan hanya masalah peribadatan saja. 
Allah SWT. menetapkan agama Islam bagi umat manusia mencakup semua perilaku dan segi 
kehidupan manusia. Yang kesemuanya ini bisa dimasuki bid'ah baik yang hasanah maupun yang 
sayyiah/buruk. 


Banyak kenyataan membuktikan, bahwa Rasulullah saw. membenarkan dan meirdhoi macam- 
macam perbuatan yang berada diluar perintah Allah dan perintah beliau saw. Silahkan baca 
kembali hadits-hadits yang telah kami kemukakan diatas. Bagaimanakah cara kita memahami 
semua persoalan itu? Apakah kita berpegang pada satu hadits Nabi (yakni kalimat: semua bid'ah 
adalah sesat) diatas dan kita buang ayat ilahi dan hadits-hadits yang lain yang lebih jelas 
uraiannya (yang menganjurkan manusia selalu berbuat kebaikan) ? Yang benar ialah bahwa kita 
harus berpegang pada semua hadits yang telah diterima kebenarannya oleh jumhurul-ulama. 
Untuk itu tidak ada jalan yang lebih tepat daripada yang telah ditunjukkan oleh para imam dan 
ulama Figih, yaitu sebagaimana yang telah dipecahkan oleh Imam Syafi'i dan lain-lain. 


Insya Allah dengan keterangan singkat tentang hadits-hadits Rasulullah saw. masalah Bid'ah, 
akan bisa membuka pikiran kita untuk mengetahui bid'ah mana yang haram dan bid'ah yang 
Hasanah/baik. Untuk lebih lengkapnya keterangan yang saya kutip dalam hal bid'ah ini, silahkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(806 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membaca buku Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah oleh H.M.H Al-HAMID — AL-HUSAINI. 


6. Aadha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan 
dalil-dalil yang berkaitan dengannya 


Sebagian golongan muslimin telah membid'ahkan, mengharamkan/mem batalkan menggadha/ 
mengganti sholat yang sengaja tidak dikerjakan pada waktunya. Mereka ini berpegang pada 
wejangan Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah yang mengatakan tidak sah orang yang ketinggalan 
sholat fardhu dengan sengaja untuk menggantinya/gadha pada waktu sholat lainnya, mereka 
harus menambah sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan- nya tersebut. Tetapi 
pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah ini telah terbantah oleh hadits-hadits dibawah ini dan 
ijjima' (kesepakatan) para ulama pakar diantaranya Imam Hanafi, Malik dan Imam Syafi'i dan 
lainnya tentang kewajiban gadha bagi yang meninggalkan sholat baik dengan sengaja maupun 
tidak sengaja. Mari kita ikuti beberapa hadits tentang gadha sholat berikut ini: 


e HR.Bukhori, Muslim dari Anas bin Malik ra.: “Siapa yang lupa (melaksanakan) suatu 
sholat atau tertidur dari (melaksanakan)nya, maka kifaratnya (tebusannya) adalah 
melakukannya jika dia ingat”. Ibnu Hajr Al-“Asgalany dalam Al-Fath 11:71 ketika 
menerangkan makna hadits ini berkata: “Kewajiban menggadha sholat atas orang 
yang sengaja meninggalkannya itu lebih utama. Karena hal itu termasuk sasaran 
Khitab (perintah) untuk melaksanakan sholat, dan dia harus melakukannya...'. 


Yang dimaksud Ibnu Hajr ialah kalau perintah Rasulullah saw. bagi orang yang ketinggalan sholat 
karena lupa dan tertidur itu harus digadha, apalagi untuk sholat yang disengaja ditinggalkan itu 
malah lebih utama/wajib untuk menggadhanya. Maka bagaimana dan darimana dalilnya orang 
bisa mengatakan bahwa sholat yang sengaja ditinggalkan itu tidak wajib/tidak sah untuk digadha ? 


Begitu juga hadits itu menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan sholat karena lupa atau 
tertidur tidak berdosa hanya wajib menggantinya. Tetapi orang yang meninggalkan sholat dengan 
sengaja dia berdosa besar karena kesengajaannya meninggalkan sholat, sedangkan kewajiban 
gadha tetap berlaku baginya. 


e Rasulullah saw. setelah sholat Dhuhur tidak sempat sholat sunnah dua raka'at 
setelah dhuhur, beliau langsung membagi-bagikan harta, kemudian sampai dengar 
adzan sholat Ashar. Setelah sholat Ashar beliau saw. sholat dua rakaat ringan, 
sebagai ganti/gadha sholat dua rakaat setelah dhuhur tersebut. (HR.Bukhori, 
Muslim dari Ummu Salamah). 


1. Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa tertidur atau terlupa dari mengerjakan 
shalat witir maka lakukanlah jika ia ingat atau setelah ia terbangun”. (HR. Tirmidzi 
dan Abu Daud).(dikutip dari at-taj 1:539) 


2. Rasulullah saw. bila terhalang dari shalat malam karena tidur atau sakit maka beliau 
saw. menggantikannya dengan shalat dua belas rakaat diwaktu siang. (HR. Muslim 
dan Nasa'i dari Aisyah ra).(dikutip dari at-taj 1:539) 


Nah kalau sholat sunnah muakkad setelah dhuhur, sholat witir dan sholat malam yang tidak 
dikerjakan pada waktunya itu diganti/digadha oleh Rasulullah saw. pada waktu setelah sholat 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 807 ) 


Ashar dan waktu-waktu lainnya, maka sholat fardhu yang sengaja ketinggalan itu lebih utama 
diganti dari- pada sholat-sholat sunnah ini. 


e HR Muslim dari Abu @atadah, mengatakan bahwa ia teringat waktu safar pernah 
Rasulullah saw. ketiduran dan terbangun waktu matahari menyinari punggungnya. 
Kami terbangun dengan terkejut. Rasulullah saw. bersabda: Naiklah (ketunggangan 
masing-masing) dan kami menunggangi (tunggang- an kami) dan kami berjalan. 
Ketika matahari telah meninggi, kami turun. Kemudian beliau saw. berwudu dan 
Bilal adzan untuk melaksanakan sholat (shubuh yang ketinggalan). Rasulullah saw. 
melakukan sholat sunnah sebelum shubuh kemudian sholat shubuh setelah selesai 
beliau saw. menaiki tunggangannya. 


Ada sementara yang berbisik pada temannya: “Apakah kifarat (tebusan) terhadap apa yang kita 
lakukan dengan mengurangi kesempurnaan shalat kita (at-tafrith fi ash-sholah)? Kemudian 
Rasulullah saw. bersabda: 'Bukankah aku sebagai teladan bagi kalian'?, dan selanjutnya beliau 
bersabda : “Sebetulnya jika karena tidur (atau lupa) berarti tidak ada tafrith (kelalaian atau 
kekurangan dalam pelaksanaan ibadah, maknanya juga tidak berdosa). Yang dinamakan 
kekurangan dalam pelaksanaan ibadah (tafrith) yaitu orang yang tidak melakukan (dengan 
sengaja) sholat sampai datang lagi waktu sholat lainnya....'. (Juga Imam Muslim meriwayatkan 
dari Abu Hurairah, dari Imaran bin Husain dengan kata-kata yang mirip, begitu juga Imam Bukhori 
dari Imran bin Husain). 


Hadits ini tidak lain berarti bahwa orang yang dinamakan lalai/meng- gampangkan sholat ialah bila 
meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia berdosa, tapi bila karena tertidur atau lupa maka dia 
tidak berdosa, kedua-duanya wajib menggadha sholat yang ketinggalan tersebut. Dan dalam 
hadits ini tidak menyebutkan bahwa orang tidak boleh/haram menggadha sholat yang ketinggalan 
kecuali selain dari yang lupa atau tertidur, tapi hadits ini menyebutkan tidak ada kelalaian 
(berdosa) bagi orang yang meninggal- kan sholat karena tertidur atau lupa. Dengan demikian tidak 
ada dalam kalimat hadits larangan untuk menggadha sholat ! 


e Jabir bin Abdullah ra.meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. pernah datang 
pada hari (peperangan) Khandag setelah matahari terbenam. Dia mencela orang 
kafir @uraisy, kemudian berkata: Wahai Rasulullah, aku masih melakukan sholat 
Ashar hingga (ketika itu) matahari hampir terbenam. Maka Rasulullah saw. 
menjawab : Demi Allah aku tidak (belum) melakukan sholat Ashar itu'. Lalu kami 
berdiri (dan pergi) ke Bith-han. Beliau saw. berwudu untuk (melaksanakan) sholat 
dan kami pun berwudu untuk melakukannya. Beliau saw. (melakukan) sholat Ashar 
setelah matahari terbenam. Kemudian setelah itu beliau saw. melaksanakan sholat 
Maghrib. (HR.Bukhori dalam Bab “orang yang melakukan sholat bersama orang lain 
secara berjama'ah setelah waktunya lewat, Imam Muslim | :438 hadits nr. 631, 
meriwayatkannya juga, didalam Al-Fath 11:68, dan pada bab 'meng- gadha sholat 
yang paling utama' dalam Al-Fath Al-Barri 11:72) 


e Begitu juga dalam kitab Figih empat madzhab atau Figih lima madzhab bab 25 
sholat @adha' menulis: Para ulama sepakat (termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, 
Imam Syafi'i dan lainnya) bahwa barangsiapa ketinggalan shalat fardhu maka ia 
wajib menggantinya/menggadhanya. Baik shalat itu ditinggal- kannya dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(808 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran. 


Memang terdapat perselisihan antara imam madzhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan lainnya), 
perselisihan antara mereka ini ialah apakah ada kewajiban gadha atas orang gila, pingsan dan 
orang mabuk. 


e Dalam kitab figih Sunnah Sayyid Sabig (bahasa Indonesia) jilid 2 hal. 195 bab 
Menggadha Sholat diterangkan: Menurut madzhab jumhur termasuk disini Imam 
Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang yang sengaja 
meninggalkan sholat itu berdosa dan ia tetap wajib meng- gadhanya. Yang 
menolak pendapat gadha dan ijma' ulama ialah Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah, 
mereka ini membatalkan (tidak sah) untuk menggadha sholat !! Dalam buku ini 
diterangkan panjang lebar alasan dua imam ini. (Tetapi alasan dua imam ini 
terbantah juga oleh hadits-hadits diatas dan ijma' para ulama pakar termasuk disini 
Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan ulama pakar lainnya yang mewajibkan gadha atas 
sholat yang sengaja ditinggal- kan. Mereka ini juga bathil dari sudut dalil dan 
berlawanan dengan madzhab jumhur—pen.). 


Kesimpulan : 


Kalau kita baca hadits-hadits diatas semuanya masalah gadha sholat, dengan demikian buat kita 
insya Allah sudah jelas bahwa menggadha/meng- gantikan sholat yang ketinggalan baik secara 
disengaja maupun tidak disengaja menurut ijma' ulama hukumnya wajib, sebagaimana yang 
diutarakan oleh ulama-ulama pakar yang telah diakui oleh ulama-ulama dunia yaitu Imam Hanafi, 
Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hanya perbedaan antara yang disengaja dan tidak disengaja ialah 
masalah dosanya jadi bukan masalah gadhanya. 


Semoga dengan adanya dalil-dalil yang cukup jelas ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. 
Semoga kita semua tidak saling cela-mencela atau merasa pahamnya/anutannya yang paling 
benar. 


7. Dalil Sholat sunnah @abliyah (sebelum) sholat Jum'at 


Sebagian orang telah membid'ahkan sholat sunnah gabliyah jum'at ini. Menurut pandangan 
mereka hal ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw. atau para sahabat. Padahal kalau kita 
teliti cukup banyak hadits serta wejangan ulama pakar ahli figih dalam madzhab Syafi'i dan lainnya 
baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan sunnah- nya sholat gabliyah 
jum'at ini. Mari kita ikuti hadits-hadits yang berkaitan dengan sholat sunnah diantaranya : 


Hadits riwayat Bukhori dan Muslim : “Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni, ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: “Antara dua adzan itu terdapat shalat”. Menurut para ulama yang 
dimaksud antara dua adzan ialah antara adzan dan igamah. 


Mengenai hadits ini tidak ada seorang ulamapun yang meragukan keshohih- annya karena dia 
disamping diriwayatkan oleh Bukhori Muslim juga diriwayat kan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dalam 
kitab Musnadnya. Dari hadits ini saja kita sudah dapat memahami bahwa Nabi saw. menganjurkan 
supaya diantara adzan dan igamah itu dilakukan sholat sunnah dahulu, termasuk dalam katergori 
ini Sholat sunnah gabliyah jum'at. Tetapi nyatanya para golongan pengingkar tidak mengamalkan 
amalan sunnah ini karena mereka anggap amalan bid'ah. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 809 ) 


Riwayat dalam sunan Turmuazi 11/18: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau 
melakukan shalat sunnah gabliyah jum'at sebanyak empat raka'at dan sholat ba'diyah (setelah) 
jum'at sebanyak empat raka'at pula”. 


Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat Nabi saw. yang utama dan tertua, dipercayai oleh Nabi 
sebagai pembawa amanah sehingga beliau selalu dekat dengan nabi saw. Beliau wafat pada 
tahun 32 H. Kalau seorang sahabat Nabi yang utama dan selalu dekat dengan beliau saw. 
mengamal- kan suatu ibadah, maka tentu ibadahnya itu diambil dari sunnah Nabi saw. 


Penulis kitab Hujjatu Ahlis Sunnah Wal-Jama'ah setelah mengutip riwayat Abdullah bin Mas'ud 
tersebut mengatakan: “Secara dhohir (lahiriyah) apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud itu 
adalah berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad saw.” 


Dalam kitab Sunan Turmudzi itu dikatakan pula bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak 
beramal sebagaimana yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud ( Al-Majmu' 1V/10). 


Hadits riwayat Abu Daud: “Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya ia senantiasa memanjangkan shalat 
gabliyyah jum'at. Dan ia juga melakukan shalat ba'diyyah jum'at dua raka'at. la menceriterakan 
bahwasanya Rasulullah saw. senantiasa melakukan hal yang demikian”.(Nailul Authar 111/313). 


Penilaian beberapa ulama mengenai hadits terakhir diatas ialah : Imam Syaukani berkata: 
Menurut Hafidz al-Iragi, hadits Ibnu Umar itu isnadnya shohih'. : Hafidz Ibnu Mulgin dalam 
kitabnya yang berjudul Ar-Risalah berkata: “Isnadnya shohih tanpa ada keraguan". : Imam Nawawi 
dalam Al-Khulashah mengatakan : “Hadits tersebut shohih menurut persyaratan Imam Bukhori. 
Juga telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam shohihnya'. 


Hadits riwayat Ibnu Majah : “Dari Abu Hurairah dan Abu Sufyan dari Jabir, keduanya berkata: 
Telah datang Sulaik al-Ghathfani diketika Rasulullah saw. tengah berkhutbah (khotbah jum'at). 
Lalu Nabi saw. bertanya kepada- nya: “Apakah engkau sudah shalat dua raka'at sebelum datang 
kesini ?' Dia menjawab: Belum. Nabi saw. bersabda: “Shalatlah kamu dua raka'at dan ringkaskan 
shalatmu itu' “. (Nailul Authar 111/318). 


Jelas sekali dalam hadits ini bagaimana Rasulullah saw. menganjurkan (pada orang itu) shalat 
sunnah gabliyyah jum'at dua raka'at sebelum duduk mendengarkan khutbah. Juga dalam 
menerangkan hadits ini Syeikh Syihabuddin al-Galyubi wafat 1070H mengatakan: bahwa hadits ini 
nyata dan jelas berkenaan dengan shalat sunnah gabliyah jum'at, bukan shalat tahiyyatul masjid. 
Hal ini dikarenakan tahiyyatul masjid tidak boleh dikerjakan dirumah atau diluar masjid melainkan 
harus dikerjakan di masjid. 


Syeikh Umairoh berkata: Andai ada orang yang mengatakan bahwa yang disabdakan oleh Nabi itu 
mungkin sholat tahiyyatul masjid, maka dapat dijawab “Tidak Mungkin”. Sebab shalat tahiyyatul 
masjid tidak dapat dilaku- kan diluar masjid, sedangkan nabi saw. (waktu itu) bertanya: Apakah 
engkau sudah sholat sebelum (dirumahnya) datang kesini ? (Al-Galyubi wa Umairoh 1/212). 


Begitu juga Imam Syaukani ketika mengomentari hadits riwayat Ibnu Majah tersebut mengatakan 
dengan tegas : 


Sabda Nabi saw. 'sebelum engkau datang kesini' menunjukkan bahwa sholat dua raka'at itu 
adalah sunnah gabliyyah jum'at dan bukan sholat sunnah tahiyyatul masjid” (Nailul Authar 111/318) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 810 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mengenai derajat hadits riwayat Ibnu Majah itu Imam Syaukani berkata : "Hadits Ibnu Majah ini 
perawi-perawinya adalah orang kepercayaan'. Begitu juga Hafidz al-Iragi berkata: “Hadits Ibnu 
Majah ini adalah hadits shohih'. 


Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Thabrani: “Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda : “Tidak ada satupun sholat yang fardhu kecuali disunnahkan sebelumnya shalat dua 
raka'at' “ Menurut kandungan hadits ini jelas bahwa disunnahkan juga shalat gabliyyah jum'at 
sebelum sholat fardhu jum'at dikerjakan. 


Mengenai derajat hadits ini Imam Hafidz as-Suyuthi mengatakan : “Ini adalah hadits shohih' dan 
Ibnu Hibban berkata : “Hadits ini adalah shohih'. Sedang- kan Syeikh al-Kurdi berkata: “Dalil yang 
paling kuat untuk dijadikan pegang- an dalam hal disyariatkannya sholat sunnah dua raka'at 
gabliyyah jum'at adalah hadits yang dipandang shohih oleh Ibnu Hibban yakni hadits Abdullah bin 
Zubair yang marfu' (bersambung sanadnya sampai kepada Nabi saw.) yang artinya: “Tidak ada 
satupun shalat yang fardhu kecuali disunnahkan sebelumnya shalat dua raka'at “. 


Demikianlah beberapa hadits yang shohih diatas sebagai dalil disunnah- kannya sholat gabliyyah 
jum'at. 


Sedangkan kesimpulan beberapa ulama ahli figih khususnya dalam madzhab Syafi'i tentang 
hukum sholat sunnah gabliyyah jum'at yang tertulis dalam kitab-kitab mereka ialah : 


Hasiyah al-Bajuri 1/137 : 


“Shalat jum'at itu sama dengan shalat Dhuhur dalam perkara yang disunnahkan untuknya. Maka 
disunnahkan sebelum jum'at itu empat raka'at dan sesudahnya juga empat raka'at”. 


Al-Majmu' Syarah Muhazzab 1V/9 : 


“Disunnahkan shalat sebelum dan sesudah jum'at. Minimalnya adalah dua raka'at gabliyyah dan 
dua raka'at ba'diyyah (setelah sholat jum'at). Dan yang lebih sempurna adalah empat raka'at 
gabliyyah dan empat raka'at ba'diyyah'. 


Ilgna' oleh Syeikh Khatib Syarbini 1/99 : 


“Jum'at itu sama seperti shalat Dhuhur.Disunnahkan sebelumnya empat raka'at dan sesudahnya 
juga empat raka'at. 


Minhajut Thalibin oleh Imam Nawawi : 
“Disunnahkan shalat sebelum Jum'at sebagaimana shalat sebelum Dzuhur”. 


Begitu juga masih banyak pandangan ulama pakar berbagai madzhab mengenai sunnahnya 
sholat gabliyyah jum'at ini. 


Dengan keterangan-keterangan singkat mengenai kesunnahan sholat gabliyyah jum'at, kita akan 
memahami bahwa ini semua adalah sunnah Rasulullah saw., bukan sebagai amalan bid'ah. 
Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah SWT. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 811 ) 


8. Dalil mengangkat tangan waktu berdo'a 


Sebagian golongan ada yang membid'ahkan mengangkat kedua tangan waktu berdo'a. 
Sebenarnya ini sama sekali tidak ada larangan dalam agama, malah sebaliknya ada hadits bahwa 
Rasulullah saw. mengangkat tangan waktu berdo'a. Begitupun juga ulama-ulama pakar dari 
berbagai madzhab (Hanafi, Maliki , Syafi'i dan lain sebagainya) selalu mengangkat tangan waktu 
berdo'a, karena hal ini termasuk adab atau tata tertib cara berdo'a kepada Allah SWT. 


Dalam kitab Riyaadus Shalihin jilid 2 terjemahan bahasa Indonesia oleh Almarhum H.Salim 
Bahreisj cetakan keempat tahun 1978 meriwayatkan sebuah hadits berikut ini: 


Sa'ad bin Abi Waggash ra.berkata: Kami bersama Rasulullah saw. keluar dari Makkah menuju ke 
Madinah, dan ketika kami telah mendekati Azwara, tiba-tiba Rasulullah saw. turun dari 
kendaraannya, kemudian mengangkat kedua tangan berdo'a sejenak lalu sujud lama sekali, 
kemudian bangun mengangkat kedua tangannya berdo'a, kemudian sujud kembali, diulanginya 
perbuatan itu tiga kali. Kemudian berkata: “Sesungguhnya saya minta kepada Tuhan supaya di- 
izinkan memberikan syafa'at (bantuan) bagi ummat ku, maka saya sujud syukur kepada Tuhanku, 
kemudian saya mengangkat kepala dan minta pula kepada Tuhan dan diperkenankan untuk 
sepertiga, maka saya sujud syukur kepada Tuhan, kemudian saya mengangkat kepala berdo'a 
minta untuk ummatku, maka diterima oleh Tuhan, maka saya sujud syukur kepada Tuhanku". 
(HR.Abu Dawud). 


Dalam hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. tiga kali berdo'a sambil mengangkat 
tangannya setiap berdo'a, dengan demikian berdo'a sambil mengangkat tangan adalah termasuk 
sunnah Rasulullah saw. 


Dalam Kitab Figih Sunnah Sayid Sabig (bahasa Indonesia) jilid 4 cetakan pertama tahun 1978 
halaman 274-275 diterbitkan oleh PT Alma'arif, Bandung Indonesia, dihalaman ini ditulis sebagai 
berikut : 


Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas ra., katanya : 


“Jika kamu meminta (berdo'a kepada Allah SWT.) hendaklah dengan mengangkat kedua 
tanganmu setentang kedua bahumu atau kira-kira setentangnya, dan jika istighfar (mohon 
ampunan) ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika berdo'a dengan melepas semua 
Jari-jemari tangan”. 


Malah dalam hadits ini, kita diberi tahu sampai dimana batas sunnahnya mengangkat tangan 
waktu berdo'a, dan waktu mengangkat tangan tersebut disunnahkan dengan menunjuk sebuah jari 
waktu mohon ampunan, melepas semua jari-jari tangan (membuka telapak tangannya) waktu 
berdo'a selain istighfar. 


Diriwayatkan dari Malik bin Yasar bahwa Rasulullah saw. bersabda : 


“Jika kamu meminta Allah, maka mintalah dengan bagian dalam telapak tanganmu, jangan 
dengan punggungnya !” Sedang dari Salman, sabda Nabi saw. : “Sesungguhnya Tuhanmu yang 
Mahaberkah dan Mahatinggi adalah Mahahidup lagi Mahamurah, ia merasa malu terhadap 
hamba-Nya jika ia menadahkan tangan (untuk berdo'a) kepada-Nya, akan menolaknya dengan 
tangan hampa”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 812 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lihat hadits ini Allah SWT. tidak akan menolak do'a hamba-Nya waktu berdo'a sambil 
menadahkan tangan kepadaNya, dengan demikian do'a kita akan lebih besar harapan dikabulkan 
oleh-Nya! 


Sedangkan hadits yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik ra. menuturkan : 


“Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengangkat dua tangan keatas saat berdo'a sehingga 
tampak warna keputih-putihan pada ketiak beliau”. 


Masih ada hadits yang beredar mengenai mengangkat tangan waktu berdo'a. Dengan hadits- 
hadits diatas ini, cukup buat kita sebagai dalil atas sunnahnya mengangkat tangan waktu berdo'a 
kepada Allah SWT. Bagi saudaraku muslim yang tidak mau angkat tangan waktu berdo'a, 
silahkan, tapi janganlah mencela atau membid'ahkan saudara muslim lainnya yang mengangkat 
tangan waktu berdo'a !. Karena mengangkat tangan waktu berdo'a adalah sebagai adab atau 
sopan santun cara berdo'a kepada Allah SWT. dan hal ini diamalkan oleh para salaf dan para 
ulama pakar (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad -radhiyallahu “anhum- dan para imam 
lainnya). 


Janganlah kita cepat membid'ahkan sesuatu amalan karena membaca satu hadits dan 
mengenyampingkan hadits lainnya. Semuanya ini amalan-amalan sunnah, siapa yang 
mengamalkan tersebut akan dapat pahala, dan yang tidak mengamalkan hal tersebut juga tidak 
berdosa. Karena membid'ahkan sesat sama saja mengharamkan amalan tersebut. 


9. Menyebut nama Rasulullah saw. dengan awalan kata 
sayyidina atau maulana 


Sebagian orang membid'ahkan panggilan Sayyidinaa atau Maulana didepan nama Muhammad 
Rasulullah saw., dengan alasan bahwa Rasulullah saw. sendiri yang menganjurkan kepada kita 
tanpa mengagung-agungkan dimuka nama beliau saw. Memang golongan ini mudah sekali 
membid'ahkan sesuatu amalan tanpa melihat motif makna yang dimaksud Bid'ah itu apa. Mari kita 
rujuk ayat-ayat Ilahi dan hadits-hadits Rasulullah saw. yang berkaitan dengan kata-kata sayyid. 


Syeikh Muhammad Sulaiman Faraj dalam risalahnya yang berjudul panjang yaitu Dala'ilul- 
Mahabbah Wa Ta'dzimul-Magam Fis-Shalati Was-Salam "AN Sayyidi-Anam dengan tegas 
mengatakan: Menyebut nama Rasulullah saw. dengan tambahan kata Sayyidina (junjungan kita) 
didepannya merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim yang mencintai beliau saw. Sebab 
kata tersebut menunjukkan kemuliaan martabat dan ketinggian kedudukan beliau. Allah 
SWT.memerintahkan ummat Islam supaya menjunjung tinggi martabat Rasulullah saw., 
menghormati dan memuliakan beliau, bahkan melarang kita memanggil atau menyebut nama 
beliau dengan cara sebagaimana kita menyebut nama orang diantara sesama kita. Larangan 
tersebut tidak berarti lain kecuali untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasulullah saw. Allah 
SWT.berfirman : 


“Janganlah kalian memanggil Rasul (Muhammad) seperti kalian memanggil sesama orang 
diantara kalian”. (AS.An-Nur : 63). 


Dalam tafsirnya mengenai ayat diatas ini Ash-Shawi mengatakan: Makna ayat itu ialah janganlah 
kalian memanggil atau menyebut nama Rasulullah saw. cukup dengan nama beliau saja, seperti 
Hai Muhammad atau cukup dengan nama julukannya saja Hai Abul @asim. Hendaklah kalian 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 813 ) 


menyebut namanya atau memanggilnya dengan penuh hormat, dengan menyebut kemuliaan dan 
keagungannya. Demikianlah yang dimaksud oleh ayat tersebut diatas. Jadi, tidak patut bagi kita 
menyebut nama beliau saw.tanpa menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kita kepada beliau 
saw., baik dikala beliau masih hidup didunia maupun setelah beliau kembali keharibaan Allah 
SWT. Yang sudah jelas ialah bahwa orang yang tidak mengindahkan ayat tersebut berarti tidak 
mengindahkan larangan Allah dalam Al-Guran. Sikap demikian bukanlah sikap orang beriman. 


Menurut Ibnu Jarir, dalam menafsirkan ayat tersebut @atadah mengatakan : Dengan ayat itu (An- 
Nur:63) Allah memerintahkan ummat Islam supaya memuliakan dan mengagungkan Rasulullah 
saw. 


Dalam kitab Al-Iklil Fi Istinbathit-Tanzil Imam Suyuthi mengatakan: Dengan turunnya ayat tersebut 
Allah melarang ummat Islam menyebut beliau saw. atau memanggil beliau hanya dengan 
namanya, tetapi harus menyebut atau memanggil beliau dengan Ya Rasulullah atau Ya 
Nabiyullah. Menurut kenyataan sebutan atau panggilan demikian itu tetap berlaku, kendati beliau 
telah wafat. 


Dalam kitab Fathul-Bari syarh Shahihil Bukhori juga terdapat penegasan seperti tersebut diatas, 
dengan tambahan keterangan sebuah riwayat berasal dari Ibnu “Abbas ra. yang diriwayatkan oleh 
Ad-Dhahhak, bahwa sebelum ayat tersebut turun kaum Muslimin memanggil Rasulullah saw. 
hanya dengan Hai Muhammad, Hai Ahmad, Hai Abul-Gasim dan lain sebagainya. Dengan 
menurunkan ayat itu Allah SWT. melarang mereka menyebut atau memanggil Rasulullah saw. 
dengan ucapan-ucapan tadi. Mereka kemudian menggantinya dengan kata-kata : Ya Rasulallah, 
dan Ya Nabiyallah. 


Hampir seluruh ulama Islam dan para ahli Figih berbagai madzhab mempunyai pendapat yang 
sama mengenai soal tersebut, yaitu bahwa mereka semuanya melarang orang menggunakan 
sebutan atau panggilan sebagaimana yang dilakukan orang sebelum ayat tersebut diatas turun. 


Didalam Al-@ur'an banyak terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan makna tersebut diatas. Antara 
lain firman Allah SWT. dalam surat Al-A'raf : 157 : Al-Fath : 8-9, Al-Insyirah : 4 dan lain 
sebagainya. Dalam ayat-ayat ini Allah SWT. memuji kaum muslimin yang bersikap hormat dan 
memuliakan Rasulullah saw., bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang yang beruntung. 
Juga firman Allah SWT. mengajarkan kepada kita tatakrama yang mana dalam firman-Nya tidak 
pernah memanggil atau menyebut Rasul-Nya dengan kalimat Hai Muhammad, tetapi memanggil 
beliau dengan kalimat Hai Rasul atau Hai Nabi. 


Firman-firman Allah SWT. tersebut cukup gamblang dan jelas membuktikan bahwa Allah SWT. 
mengangkat dan menjunjung Rasul-Nya sedemikian tinggi, hingga layak disebut sayyidina atau 
junjungan kita Muhammad Rasulullah saw. Menyebut nama beliau saw. tanpa diawali dengan kata 
yang menunjuk- kan penghormatan, seperti sayyidina tidak sesuai dengan pengagungan yang 
selayaknya kepada kedudukan dan martabat beliau. 


Dalam surat Aali-'Imran:39 Allah SWT. menyebut Nabi Yahya as. dengan predikat sayyid : 


“..Allah memberi kabar gembira kepadamu (Hai Zakariya) akan kelahiran seorang puteramu, 
Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang dari) Allah, seorang sayyid (terkemuka, 
panutan), (sanggup) menahan diri (dari hawa nafsu) dan Nabi dari keturunan orang-orang sholeh”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 814 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Para penghuni neraka pun menyebut orang-orang yang menjerumuskan mereka dengan istilah 
saadat (jamak dari kata sayyid), yang berarti para pemimpin. Penyesalan mereka dilukiskan Allah 
SWT.dalam firman-Nya : 


“Dan mereka (penghuni neraka) berkata : Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati 
para pemimpin (sadatanaa) dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan 
yang benar”. (S.Al-Ahzab:67). 


Juga seorang suami dapat disebut dengan kata sayyid, sebagaimana yang terdapat dalam firman 
Allah SWT. dalam surat Yusuf : 25 : 


“Wanita itu menarik gamis (baju) Yusuf dari belakang hingga koyak, kemudian kedua-duanya 
memergoki sayyid (suami) wanita itu didepan pintu”. Dalam kisah ini yang dimaksud suami ialah 
raja Mesir. 


Demikian juga kata Maula yang berarti pengasuh, penguasa, penolong dan lain sebagainya. 
Banyak terdapat didalam Al-@ur'anul-Karim kata-kata ini, antara lain dalam surat Ad-Dukhan: 41 
Allah berfirman : 


“..Hari (kiamat) dimana seorang maula (pelindung) tidak dapat memberi manfaat apa pun kepada 
maula (yang dilindunginya) dan mereka tidak akan tertolong”. 


Juga dalam firman Allah SWT. dalam Al-Maidah : 55 disebutkan juga kalimat Maula untuk Allah 
SWT., Rasul dan orang yang beriman. 


Jadi kalau kata sayyid itu dapat digunakan untuk menyebut Nabi Yahya putera Zakariya, dapat 
digunakan untuk menyebut raja Mesir, bahkan dapat juga digunakan untuk menyebut pemimpin 
yang semuanya itu menunjuk kan kedudukan seseorangalasan apa yang dapat digunakan untuk 
menolak sebutan sayyid bagi junjungan kita Nabi Muhammad saw. 


Demikian pula soal penggunaan kata maula . Apakah bid'ah jika seorang menyebut nama seorang 
Nabi yang diimani dan dicintainya dengan awalan sayyidina atau maulana ?! 


Mengapa orang yang menyebut nama seorang pejabat tinggi pemerintahan, kepada para 
president, para raja atau menteri, atau kepada diri seseorang dengan awalan Yang Mulia' tidak 
dituduh berbuat bid'ah? Tidak salah kalau ada orang yang mengatakan, bahwa sikap menolak 
penggunaan kata sayyid atau maula untuk mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. itu 
sesungguhnya dari pikiran meremehkan kedudukan dan martabat beliau saw. Atau sekurang- 
kurang hendak menyamakan kedudukan dan martabat beliau saw. dengan manusia awam/biasa. 


Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini masih banyak orang yang menyebut nama Rasulullah saw. 
tanpa diawali dengan kata sayyidina dan tanpa dilanjutkan dengan kalimat sallahu “alaihi wasallam 
(saw.). Menyebut nama Rasulullah dengan cara demikian menunjukkan sikap tak kenal hormat 
pada diri orang yang bersangkutan. Cara demikian itu lazim dilakukan oleh orang-orang diluar 
Islam, seperti kaum orientalis barat dan lain sebagainya. Sikap kaum orientalis ini tidak boleh kita 
tiru. 


Banyak hadits-hadits shohih yang menggunakan kata sayyid, beberapa diantaranya ialah : 


“Setiap anak Adam adalah sayyid. Seorang suami adalah sayyid bagi isterinya dan seorang isteri 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 815 ) 


adalah sayyidah bagi keluarganya (rumah tangga nya)”. (HR Bukhori dan Adz-Dzahabi). 


Jadi kalau setiap anak Adam saja dapat disebut sayyid, apakah anak Adam yang paling tinggi 
martabatnya dan paling mulia kedudukannya disisi Allah yaitu junjungan kita Nabi Muhammad 
saw. tidak boleh disebut sayyid ? 


Didalam shohih Muslim terdapat sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw. memberitahu para 
sahabatnya, bahwa pada hari kiamat kelak Allah SWT. akan menggugat hamba-hambaNya : 
“Bukankah engkau telah Ku-muliakan dan Ku-jadikan sayyid ?” (alam ukrimuka wa usaw.widuka?) 


Makna hadits itu ialah, bahwa Allah SWT. telah memberikan kemuliaan dan kedudukan tinggi 
kepada setiap manusia. Kalau setiap manusia dikarunia kemuliaan dan kedudukan tinggi, apakah 
manusia pilihan Allah yang diutus sebagai Nabi dan Rasul tidak jauh lebih mulia dan lebih tinggi 
kedudukan dan martabatnya daripada manusia lainnya ? Kalau manusia-manusia biasa saja dapat 
disebut sayyid , mengapa Rasulullah saw. tidak boleh disebut sayyid atau maula ? 


Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya 


— Ada sementara orang terkelabui oleh pengarang hadits palsu yang berbunyi: “Laa tusayyiduunii 
fis-shalah” artinya “Jangan menyebutku (Nabi Muhammad saw.) sayyid didalam sholat”. 
Tampaknya pengarang hadits palsu yang mengatas namakan Rasulullah saw. untuk 
mempertahankan pendiriannya itu lupa atau memang tidak mengerti bahwa didalam bahasa Arab 
tidak pernah terdapat kata kerja tusayyidu. Tidak ada kemungkinan sama sekali Rasulullah 
saw.mengucapkan kata-kata dengan bahasa Arab gadungan seperti yang dilukiskan oleh 
pengarang hadits palsu tersebut. Dilihat dari segi bahasanya saja, hadits itu tampak jelas 
kepalsuannya. Namun untuk lebih kuat membuktikan kepalsuan hadits tersebut baiklah kami 
kemukakan beberapa pendapat yang dinyatakan oleh para ulama. 


Dalam kitab Al-Hawi , atas pertanyaan mengenai hadits tersebut Imam Jalaluddin As-Suyuthi 
menjawab tegas : “Tidak pernah ada (hadits tersebut), itu bathil !”. 


Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitab Al-Magashidul-Al-Hasanah menegaskan : “ Hadits itu 
tidak karuan sumbernya ! “ 


Imam Jalaluddin Al-Muhli, Imam As-Syamsur-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami, Imam Al-Gari, 
para ahli Figih madzhab Sayfi'i dan madzhab Maliki dan lain-lainnya, semuanya mengatakan : 
“Hadits itu sama sekali tidak benar”. 


— Selain hadits palsu diatas tersebut, masih ada hadits palsu lainnya yang semakna, yaitu yang 
berbunyi : “La tu'adzdzimuunii fil-masjid” artinya : “Jangan mengagungkan aku (Nabi Muhammad 
saw.) di masjid”. 


Dalam kitab Kasyful Khufa Imam Al-Hafidz Al-'Ajluni dengan tegas mengata- kan: “Itu bathil !”. 
Demikian pula Imam As-Sakhawi dalam kitab Maulid-nya yang berjudul Kanzul-'fah menyatakan 
tentang hadits ini: “Kebohongan yang diada-adakan". 


Memang masuk akal kalau ada orang yang berkata seperti itu yakni jangan mengagungkan aku di 
masjid kepada para hadirin didalam masjid, sebab ucapannya itu merupakan tawadhu' (rendah 
hati). Akan tetapi kalau dikatakan bahwa perkataan tersebut diucapkan oleh Rasulullah saw. atau 
sebagai hadits beliau saw., jelas hal itu suatu pemalsuan yang terlampau berani. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 816 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mari kita lanjutkan tentang hadits-hadits yang menggunakan kata sayyid berikut ini: 


— Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dalam Shohihnya bahwa Rasulullah 
saw.bersabda : “Aku sayyid anak Adam...” . Jelaslah bahwa kata sayyid dalam hal ini berarti 
pemimpin ummat, orang yang paling terhormat dan paling mulia dan paling sempurna dalam 
segala hal sehingga dapat menjadi panutan serta teladan bagi ummat yang dipimpinnya. 


Ibnu “Abbas ra mengatakan, bahwa makna sayyid dalam hadits tersebut ialah orang yang paling 
mulia disisi Allah. @atadah ra. mengatakan, bahwa Rasulullah saw. adalah seorang sayyid yang 
tidak pernah dapat dikalahkan oleh amarahnya. 


— Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah dan At-Turmudzi, 
Rasulullah saw. bersabda : 


“Aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat”. Surmber riwayat lain yang diketengahkan oleh 
Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhori dan Imam Muslim, mengatakan bahwa Rasulullah saw. 
bersabda : “Aku sayyid semua manusia pada hari kiamat. 


Hadit tersebut diberi makna oleh Rasulullah saw. sendiri dengan penjelas- annya: “Pada hari 
kiamat, Adam dan para Nabi keturunannya berada dibawah panjiku”. 


Sumber riwayat lain mengatakan lebih tegas lagi, yaitu bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Aku 
sayyid dua alam”. 


— Riwayat yang berasal dari Abu Nw'aim sebagaimana tercantum didalam kitab Dala'ilun- 
Nubuwwah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Aku sayyid kaum Mu'minin pada saat 
mereka dibangkitkan kembali (pada hari kiamat)”. 


— Hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Khatib mengatakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
“Aku Imam kaum muslimin dan sayyid kaum yang bertagwa”. 


— Sebuah hadits yang dengan terang mengisyaratkan keharusan menyebut nama Rasulullah saw. 
diawali dengan kata sayyidina diketengahkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadits yang 
mempunyai isnad shohih ini berasal dari Jabir bin “Abdullah ra. yang mengatakan sebagai berikut: 


“Pada suatu hari kulihat Rasulullah saw. naik keatas mimbar. Setelah memanjatkan puji syukur 
kehadirat Allah saw. beliau bertanya : “Siapakah aku ini ?' Kami menyahut: Rasulullah ! Beliau 
bertanya lagi: Ya, benar, tetapi siapakah aku ini ?. Kami menjawab : Muhammad bin “Abdullah 
bin “Abdul-Mutthalib bin Hasyim bin “Abdi Manaf ! Beliau kemudian menyatakan : "Aku sayyid anak 
Adam....'” 


Riwayat hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah saw. lebih suka kalau para 
sahabatnya menyebut nama beliau dengan kata sayyid. Dengan kata sayyid itu menunjukkan 
perbedaan kedudukan beliau dari kedudukan para Nabi dan Rasul terdahulu, bahkan dari semua 
manusia sejagat. 


Semua hadits tersebut diatas menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah saw. adalah sayyid 
anak Adam, sayyid kaum muslimin, sayyid dua alam (al-'alamain), sayyid kaum yang bertakwa. 
Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan kata sayyidina untuk mengawali penyebutan nama 
Rasulullah saw. merupakan suatu yang dianjurkan bagi setiap muslim yang mencintai beliau saw. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 817 ) 


— Demikian pula soal kata Maula, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad nya, Imam Turmduzi, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah mengetengahkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw. bersabda : 


“Man kuntu maulahu fa 'aliyyun maulahu” artinya : “Barangsiapa aku menjadi maula-nya 
(pemimpinnya). “Ali (bin Abi Thalib) adalah maula-nya...” 


— Dari hadits semuanya diatas tersebut kita pun mengetahui dengan jelas bahwa Rasulullah saw. 
adalah sayyidina dan maulana (pemimpin kita). Demikian juga para ahlu-baitnya (keluarganya), 
semua adalah sayyidina. Al-Bukhori meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata kepada 
puteri beliau, Siti Fathimah ra : 


“Yaa Fathimah amaa tardhiina an takuunii sayyidata nisaail mu'minin au sayyidata nisaai hadzihil 
ummati” artinya : “Hai Fathimah, apakah engkau tidak puas menjadi sayyidah kaum mu'minin 
(kaum orang-orang yang beriman) atau sayyidah kaum wanita ummat ini ?” 


— Dalam shohih Muslim hadits tersebut berbunyi: “Yaa Fathimah amaa tardhiina an takuunii 
sayyidata nisaail mu'mininat au sayyidata nisaai hadzihil ummati” artinya : “Hai Fathimah, apakah 
engkau tidak puas menjadi sayyidah mu'mininat (kaum wanitanya orang-orang yang beriman) atau 
sayyidah kaum wanita ummat ini ?” 


— Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Rasulullah saw. berkata kepada puterinya (Siti 
Fathimah ra) : 


“Amaa tardhiina an takuunii sayyidata sayyidata nisaa hadzihil ummati au nisaail '"Alamina” 
artinya : “...Apakah engkau tidak puas menjadi sayyidah kaum wanita ummat ini, atau sayyidah 
kaum wanita sedunia ?” 


Demikianlah pula halnya terhadap dua orang cucu Rasulullah saw. Al-Hasan dan Al-Husain 
radhiyallahu “anhuma. Imam Bukhori dan At-Turmudzi meriwayatkan sebuah hadits yang berisnad 
shohih bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. bersabda : “Al-Hasanu wal Husainu sayyida 
asybaabi ahlil jannati" artinya : “Al-Hasan dan Al-Husain dua orang sayyid pemuda ahli surga”. 


Berdasarkan hadits-hadits diatas itu kita menyebut puteri Rasulullah saw. Siti Fathimah Az-Zahra 
dengan kata awalan sayyidatuna. Demikianlah pula terhadap dua orang cucu Rasulullah saw. Al- 
Hasan dan Al-Husain radhiyallahu “anhuma. 


— Ketika Sa'ad bin Mu'adz ra. diangkat oleh Rasulullah saw. sebagai penguasa kaum Yahudi Bani 
Guraidah (setelah mereka tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin), Rasulullah saw. mengutus 
seorang memanggil Sa'ad supaya datang menghadap beliau. Sa'ad datang berkendaraan keledai, 
saat itu Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang yang hadir: “Guumuu ilaa sayyidikum au ilaa 
khoirikum” artinya : “Berdirilah menghormati sayyid (pemimpin) kalian, atau orang terbaik diantara 
kalian”. 


Rasulullah saw. menyuruh mereka berdiri bukan karena Sa'ad dalam keadaan sakit 


sementara fihak menafsirkan mereka disuruh berdiri untuk menolong Sa'ad turun dari keledainya, 
karena dalam keadaan sakit sebab jika Sa'ad dalam keadaan sakit, tentu Rasulullah saw. tidak 
menyuruh mereka semua menghormat kedatangan Sa'ad, melainkan menyuruh beberapa orang 
saja untuk berdiri menolong Sa'ad. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(818 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sekalipun —misalnya- Rasulullah saw. melarang para sahabatnya berdiri menghormati beliau 
saw., tetapi beliau sendiri malah memerintahkan mereka supaya berdiri menghormati Sa'ad bin 
Mu'adz, apakah artinya ? Itulah tatakrama Islam. Kita harus dapat memahami apa yang 
dikehendaki oleh Rasulullah saw. dengan larangan dan perintahnya mengenai soal yang sama itu. 
Tidak ada ayah, ibu , kakak dan guru yang secara terang-terangan minta dihormati oleh anak, adik 
dan murid, akan tetapi si anak, si adik dan si murid harus merasa dirinya wajib menghormati 
ayahnya, ibunya, kakaknya dan gurunya. Demikian juga Rasulullah saw. sekalipun beliau 
menyadari kedudukan dan martabatnya yang sedemikian tinggi disisi Allah SWT, beliau tidak 
menuntut supaya ummatnya memuliakan dan mengagung-agungkan beliau. Akan tetapi kita, 
ummat Rasulullah saw., harus merasa wajib menghormati, memuliakan dan mengagungkan beliau 
saw. 


Allah SWT. berfirman dalam Al-Ahzab: 6 : “Bagi orang-orang yang beriman, Nabi (Muhammad 
saw.) lebih utama daripada diri mereka sendiri, dan para isterinya adalah ibu-ibu mereka”. 


Ibnu “Abbas ra. menyatakan: Beliau adalah ayah mereka' yakni ayah semua orang beiman! Ayat 
SUCI diatas ini jelas maknanya, tidak memerlukan penjelasan apa pun juga, bahwa Rasulullah saw. 
lebih utama dari semua orang beriman dan para isteri beliau wajib dipandang sebagai ibu-ibu 
seluruh ummat Islam ! Apakah setelah keterangan semua diatas ini orang yang menyebut nama 
beliau dengan tambahan kata awalan sayyidina atau maulana pantas dituduh berbuat bid'ah? 
Semoga Allah SWT. memberi hidayah kepada kita semua. Amin 


— Ibnu Mas'ud ra. mengatakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya: “Apabila 
kalian mengucapkan shalawat Nabi hendaklah kalian mengucapkan shalawat dengan sebaik- 
baiknya. Kalian tidak tahu bahwa sholawat itu akan disampaikan kepada beliau saw., karena itu 
ucapkanlah : Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu, rahmat-Mu dan berkah-Mu kepada Sayyidul- 
Mursalin (pemimpin para Nabi dan Rasulullah) dan Imamul-Muttagin (Panutan orang-orang 
bertakwa)” 


— Para sahabat Nabi juga menggunakan kata sayyid untuk saling menyebut nama masing-masing, 
sebagai tanda saling hormat-menghormati dan harga-menghargai. Didalam Al-Mustadrak Al- 
Hakim mengetengahkan sebuah hadits dengan isnad shohih, bahwa “Abu Hurairah ra. dalam 
menjawab ucapan salam Al-Hasan bin “Ali ra. selalu mengatakan “Alaikassalam ya sayyidi”. Atas 
pertanyaan seorang sahabat ia menjawab: “Aku mendengar sendiri Rasulullah saw. menyebutnya 
(Al-Hasan ra.) sayyid “. 


— Ibnu “Athaillah dalam bukunya Miftahul-Falah mengenai pembicaraannya soal sholawat Nabi 
mewanti-wanti pembacanya sebagai berikut: “Hendak- nya anda berhati-hati jangan sampai 
meninggalkan lafadz sayyidina dalam bersholawat, karena didalam lafadz itu terdapat rahasia 
yang tampak jelas bagi orang yang selalu mengamalkannya”. Dan masih banyak lagi wejangan 
para ulama pakar cara sebaik-baiknya membaca sholawat pada Rasulullah saw. yang tidak 
tercantum disini. 


Nah, kiranya cukuplah sudah uraian diatas mengenai penggunaan kata sayyidina atau maulana 
untuk mengawali penyebutan nama Rasulullah saw. Setelah orang mengetahui banyak hadits 
Nabi yang menerangkan persoalan itu yakni menggunakan kata awalan sayyid, apakah masih ada 
yang bersikeras tidak mau menggunakan kata sayyidina dalam menyebut nama beliau saw.?, dan 
apanya yang salah dalam hal ini ? 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 819 ) 


Apakah orang yang demikian itu hendak mengingkari martabat Rasulullah saw. sebagai Sayyidul- 
Mursalin (penghulu para Rasulullah) dan Habibu Rabbil-'alamin (Kesayangan Allah Rabbul 
alamin) ? 


Bagaimana tercelanya orang yang berani membid'ahkan penyebutan sayyidina atau maulana 
dimuka nama beliau saw.? Yang lebih aneh lagi sekarang banyak diantara golongan pengingkar 
ini sendiri yang memanggil nama satu sama lain diawali dengan sayyid atau minta juga agar 
mereka dipanggil sayyid dimuka nama mereka ! 


10. Penggunaan Tasbih bukanlah bid'ah sesat 


Sering yang kita dengar dari golongan muslimin diantaranya dari madzhab Wahabi/Salafi dan 
pengikutnya yang melarang orang menggunakan Tasbih waktu berdzikir. Sudah tentu 
sebagaimana kebiasaan golongan ini alasan mereka melarang dan sampai-sampai berani 
membid'ahkan sesat karena menurut paham mereka bahwa Rasulullah saw. para sahabat tidak 
ada yang menggunakan tasbih waktu berdzikir ! 


“Tasbih' atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama 'Subhah' adalah butiran-butiran yang 
dirangkai untuk menghitung jumlah banyaknya dzikir yang diucapkan oleh seseorang, dengan 
lidah atau dengan hati. Dalam bahasa Sanskerta kuno, tasbih disebut dengan nama Jibmala yang 
berarti hitungan dzikir. 


Orang berbeda pendapat mengenai asal-usul penggunaan tasbih. Ada yang mengatakan bahwa 
tasbih berasal dari orang Arab, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa tasbih berasal dari India 
yaitu dari kebiasaan orang-orang Hindu. Ada pula orang yang mengatakan bahwa pada mulanya 
kebiasaan memakai tasbih dilakukan oleh kaum Brahmana di India. Setelah Budhisme lahir, para 
biksu Budha menggunakan tasbih menurut hitungan Wisnuisme, yaitu 108 butir. Ketika Budhisme 
menyebar keberbagai negeri, para rahib Nasrani juga menggunakan tasbih, meniru biksu-biksu 
Budha. Semuanya ini terjadi pada zaman sebelum islam. 


Kemudian datanglah Islam, suatu agama yang memerintahkan para pemeluk nya untuk berdzikir 
(ingat) juga kepada Allah SWT. sebagai salah satu bentuk peribadatan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah SWT.. Perintah dzikir bersifat umum, tanpa pembatasan jumlah tertentu dan tidak 
terikat juga oleh keadaan-keadaan tertentu. Banyak sekali firman Allah SWT. dalam Al-Guran 
agar orang banyak berdzikir dalam setiap keadaan atau situasi, umpama berdzikir sambil berdiri, 
duduk, berbaring dan lain sebagainya. 


Sehubungan dengan itu terdapat banyak hadits yang menganjurkan jumlah dan waktu berdzikir, 
misalnya seusai sholat fardhu yaitu tiga puluh tiga kali dengan ucapan Subhanallah, tiga puluh tiga 
kali Alhamdulillah dan tiga puluh tiga kali Allahu Akbar, kemudian dilengkapi menjadi seratus 
dengan ucapan kalimat tauhid 'Laa ilaaha illallahu wahdahu....'. Kecuali itu terdapat pula hadits- 
hadits lain yang menerangkan keutamaan berbagai ucapan dzikir bila disebut sepuluh atau 
seratus kali. Dengan adanya hadits-hadits yang menetapkan jumlah dzikir seperti itu maka dengan 
sendirinya orang yang berdzikir perlu mengetahui jumlahnya yang pasti. 


Hadits-hadits yang berkaitan dengan cara menghitung dzikir 


Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Al-Hakim berasal dari Ibnu 
Umar ra. yang mengatakan: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 820 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Rasulullah saw. menghitung dzikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para sahabatnya supaya 
mengikuti cara beliau saw.”. Para Imam ahli hadits tersebut juga meriwayatkan sebuah hadits 
berasal dari Bisrah, seorang wanita dari kaum Muhajirin, yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. 
pernah berkata: 


“Hendaklah kalian senantiasa bertasbih (berdzikir), bertahlil dan bertagdis (yakni berdzikir dengan 
menyebut ke-Esa-an dan ke-Suci-an Allah SWT.). Janganlah kalian sampai lupa hingga kalian 
akan melupakan tauhid. Hitunglah dzikir kalian dengan jari, karena jari-jari kelak akan ditanya oleh 
Allah dan akan diminta berbicara” . 


Perhatikanlah: Anjuran menghitung dengan jari dalam hadits itu tidak berarti melarang orang 
menghitung azikir dengan cara lain !!!. Untuk mengharamkan atau memunkarkan suatu amalan 
haruslah mendatangkan nash yang khusus tentang itu, tidak seenaknya sendiri saja!! 


Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Thabarani meriwayatkan sebuah hadits berasal dari Shofiyyah yang 
mengatakan: “Bahwa pada suatu saat Rasulullah saw. datang kerumahnya. Beliau melihat empat 
ribu butir biji kurma yang biasa digunakan oleh Shofiyyah untuk menghitung dzikir. Beliau saw. 
bertanya: Hai binti Huyay, apakah itu ?" Shofiyyah menjawab : “Itulah yang kupergunakan untuk 
menghitung dzikir. Beliau saw. berkata lagi: “Sesungguhnya engkau dapat berdzikir lebih banyak 
dari itu”. Shofiyyah menyahut, Ya Rasulullah, ajarilah aku'. Rasulullah saw. kemudian berkata: 
“Sebutlah, Maha Suci Allah sebanyak ciptaan-Nya'”. (Hadits shohih). 


Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinilai sebagai hadits hasan/baik oleh 
An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yaitu hadits yang berasal dari Sa'ad bin Abi 
Waggash ra. yang mengatakan: 


“Bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. singgah dirumah seorang wanita. Beliau melihat banyak 
batu kerikil yang biasa dipergunakan oleh wanita itu untuk menghitung dzikir. Beliau bertanya, 
"Maukah engkau kuberitahu cara yang lebih mudah dari itu dan lebih afdhal/utama ? Sebut 
sajalah kalimat-kalimat sebagai berikut : 


'Subhanallahi “adada maa kholaga fis samaai, subhanallahi “adada maa kholaga fil ardhi, 
subhanallahi “adada maa baina dzaalika, Allahu akbaru mitslu dzaalika, wal hamdu lillahi mitslu 
dzaalika, wa laa ilaaha illallahu mitslu dzaalika wa laa guwwata Illaa billahi mitslu dzaalika ”. 

Yang artinya : Maha suci Allah sebanyak makhluk-Nya yang dilangit, Maha suci Allah sebanyak 
makhluk-Nya yang dibumi, Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaan-Nya. (sebutkan juga) Allah 
Maha Besar, seperti tadi, Puji syukur kepada Allah seperti tadi, Tidak ada Tuhan selain Allah, 
seperti tadi dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, seperti tadi !' “. 


Lihat dua hadits diatas ini, Rasulullah saw. melihat Shofiyyah menggunakan biji kurma untuk 
menghitung dzikirnya, beliau saw. tidak melarangnya atau tidak mengatakan bahwa dia harus 
berdzikir dengan jari-jarinya, malah beliau saw. berkata kepadanya engkau dapat berdzikir lebih 
banyak dari itu N Begitu juga beliau saw. tidak melarang seorang wanita lainnya yang 
menggunakan batu kerikil untuk menghitung dzikirnya dengan kata lain beliau saw. tidak 


mengatakan kepada wanita itu, buanglah batu kerikil itu dan hitunglah dzikirmu dengan jari-jarimu 
| 


Beliau saw. malah mengajarkan kepada mereka berdua bacaan-bacaan yang lebih utama dan 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 821 ) 


lebih mudah dibaca. Sedangkan berapa jumlah dzikir yang harus dibaca, tidak ditentukan oleh 
Rasulullah saw. jadi terserah kemampuan mereka. 


Banyak riwayat bahwa para sahabat Nabi saw. dan kaum salaf yang sholeh pun menggunakan 
biji kurma, batu-batu kerikil, bundelan-bundelan benang dan lain sebagainya untuk menghitung 


dzikir yang dibaca. Ternyata tidak ada orang yang menyalahkan atau membid'ahkan sesat mereka 
!! 


Imam Ahmad bin Hanbal didalam Musnadnya meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi yang 
bernama Abu Shofiyyah menghitung dzikirnya dengan batu-batu kerikil. Riwayat ini dikemukakan 
juga oleh Imam Al-Baihagi dalam Mu'jjamus Shahabah, "bahwa Abu Shofiyyah, maula Rasulullah 
saw. menghamparkan selembar kulit kemudian mengambil sebuah kantong berisi batu-batu 
kerikil, lalu duduk berdzikir hingga tengah hari. Setelah itu ia menyingkirkannya. Seusai sholat 
dhuhur ia mengambilnya lagi lalu berdzikir hingga sore hari “. 


Abu Dawud meriwayatkan: 'bahwa Abu Hurairah ra. mempunyai sebuah kantong berisi batu 
kerikil. la duduk bersimpuh diatas tempat tidurnya ditunggui oleh seorang hamba sahaya wanita 
berkulit hitam. Abu Hurairah berdzikir dan menghitungnya dengan batu-batu kerikil yang berada 
dalam kantong itu. Bila batu-batu itu habis dipergunakan, hamba sahayanya menyerahkan 
kembali batu-batu kerikil itu kepadanya". 


Abu Syaibah juga mengutip hadits “Ikrimah yang mengatakan: “bahwa Abu Hurairah mempunyai 
seutas benang dengan bundelan seribu buah. la baru tidur setelah berdzikir dua belas ribu kal!'. 


Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya bab Zuhud mengemukakan: “bahwa Abu Darda ra. 
mempunyai sejumlah biji kurma yang disimpan dalam kantong. Usai sholat shubuh biji kurma itu 
dikeluarkan satu persatu untuk menghitung dzikir hingga habis' 


Abu Syaibah juga mengatakan: “bahwa Sa'ad bin Abi Waggash ra menghitung dzikirnya dengan 
batu kerikil atau biji kurma. Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri. 


Dalam kitab Al-Manahil Al-Musalsalah Abdulbagi mengetengahkan sebuah riwayat yang 
mengatakan: “bahwa Fathimah binti Al-Husain ra mempunyai benang yang banyak bundelannya 
untuk menghitung dzikir. 


Dalam kitab Al-Kamil , Al-Mubarrad mengatakan, “bahwa “Ali bin “Abdullah bin “Abbas ra (wafat th 
110 H) mempunyai lima ratus butir biji zaitun. Tiap hari ia menghitung raka'at-raka'at sholat 
sunnahnya dengan biji itu, sehingga banyak orang yang menyebut namanya dengan 'Dzu 
Nafatsat “. 


Abul Gasim At-Thabari dalam kitab Karamatul-Auliya mengatakan: Banyak sekali orang-orang 
keramat yang menggunakan tasbih untuk menghitung dzikir, antara lain Syeikh Abu Muslim Al- 
Khaulani dan lain-lain'. 


Menurut riwayat bentuk tasbih yang kita kenal pada zaman sekarang ini baru dipergunakan orang 
mulai abad ke 2 Hijriah. Ketika itu nama 'tasbih' belum digunanakan untuk menyebut alat 
penghitung dzikir. Hal itu diperkuat oleh Az-Zabidi yang mengutip keterangan dari gurunya 
didalam kitab Tajul-'Arus . Sejak masa itu tasbih mulai banyak dipergunakan orang dimana-mana. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 822 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pada masa itu masih ada beberapa ulama yang memandang penggunaan tasbih untuk 
menghitung dzikir sebagai hal yang kurang baik. Oleh karena itu tidak aneh kalau ada orang yang 
pernah bertanya pada seorang Waliyullah yang bernama Al-Junaid: "Apakah orang semulia anda 
mau memegang tasbih ?. Al-Junaid menjawab: Jalan yang mendekatkan diriku kepada Allah 
SWT. tidak akan kutinggalkan'(Ar-Risalah Al-@usyariyyah). 


Sejak abad ke 5 Hijriah penggunaan tasbih makin meluas dikalangan kaum muslimin, termasuk 
kaum wanitanya yang tekun beribadah. Tidak ada berita riwayat, baik yang berasal dari kaum 
Salaf maupun dari kaum Khalaf (generasi muslimin berikutnya) yang menyebutkan adanya 
larangan penggunaan tasbih, dan tidak ada pula yang memandang penggunaan tasbih sebagai 
perbuatan munkar!! 


Pada zaman kita sekarang ini bentuk tasbih terdiri dari seratus buah butiran atau tiga puluh tiga 
butir, sesuai dengan jumlah banyaknya dzikir yang disebut-sebut dalam hadits-hadits shohih. 
Bentuk tasbih ini malah lebih praktis dan mudah dibandingkan pada masa zaman nya Rasulullah 
saw. dan masa sebelum abad kedua Hijriah. Begitu juga untuk menghitung jumlah dzikir agama 
Islam tidak menetapkan cara tertentu. Hal itu diserahkan kepada masing-masing orang yang 
berdzikir. 


Cara apa saja untuk menghitung bacaan dzikir itu asalkan bacaan dan alat menghitung yang tidak 
yang dilarang menurut Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. itu mustahab/baik untuk diamalkan. 
Berdasarkan riwayat-riwayat hadits yang telah dikemukakan diatas jelaslah, bahwa menghitung 
dzikir bukan dengan jari adalah sah/boleh. Begitu juga benda apa pun yang digunakan sebagai 
tasbih untuk menghitung dzikir, tidak bisa lain, orang tetap menggunakan tangan atau jarinya 
juga, bukan menggunakan kakinya!! Dengan demikian jari-jari ini juga digunakan untuk kebaikan !! 
Malah sekarang banyak kita para ulama pakar maupun kaum muslimin lainnya sering 
menggunakan tasbih bila berdzikir. 


Jadi masalah menghitung dengan butiran-butiran tasbih sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan, 
apalagi kalau ada orang yang menganggapnya sebagai “bid'ah dholalah'. Yang perlu kita ketahui 
ialah : Manakah yang lebih baik, menghitung dzikir dengan jari tanpa menggunakan tasbih 
ataukah dengan menggunakan tasbih ? 


Menurut Ibnu “Umar ra. menghitung dzikir dengan jari (daripada dengan batu kerikil, biji kurma dll) 
lebih afdhal/utama. Akan tetapi Ibnu “Umar juga mengatakan jika orang yang berdzikir tidak akan 
salah hitung dengan menggunakan jari, itulah yang afdhal. Jika tidak demikian maka mengguna- 
kan tasbih lebih afdhal. 


Perlu juga diketahui, bahwa menghitung dzikir dengan tasbih disunnahkan menggunakan tangan 
kanan, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Salaf. Hal itu disebut dalam hadits-hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Dalam soal dzikir yang paling penting dan wajib 
diperhatikan baik-baik ialah kekhusyu'an, apa yang diucapkan dengan lisan juga dalam hati 
mengikutinya. Maksudnya bila lisan mengucapkan Subhanallah maka dalam hati juga 
memantapkan kata-kata yang sama yaitu Subhanallah. Allah SWT. melihat apa yang ada didalam 
hati orang yang berdzikir, bukan melihat kepada benda (tasbih) yang digunakan untuk menghitung 
dzikir!! Wallahu a'lam. 


Insya Allah dengan keterangan singkat ini, para pembaca bisa menilai sendiri apakah benar yang 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 823 


dikatakan golongan pengingkar bahwa penggunaan Tasbih adalah munkar, bid'ah dholalah/sesat 
dan lain sebagainya ??? Semoga Allah SWT. memberi hidayah kepada semua kaum muslimin. 
Amin. 


Semoga dengan keterangan sebelumnya mengenai akidah golongan Wahabi/Salafi serta 
pengikutnya dan keterangan bid'ah yang singkat ini insya-Allah bisa membuka hati kita masing- 
masing agar tidak mudah mensesatkan, mengkafirkan dan sebagainya pada saudara muslim kita 
sendiri yang sedang melakukan ritual-ritual Islam begitu juga yang berlainan madzhab dengan 
madzhab kita. 


11. Hukum Makanan Tahlilan 


Ada dua pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukum menyuguhkan makanan dari pihak 
keluarga si mayit kepada para jamaah tahlilan maupun orang-orang yang datang bertakziyah. 


a. Pendapat yang menyatakan makruh. Hal ini didasarkan pada dua hadits: 


Pertama, hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah dengan 
sanad yang shahih. Jarir bin Abdullah berkata: "Kami menganggap berkumpul pada keluarga 
mayit dan penyuguhan makanan dari pihak keluarga mayit bagi mereka (yang berkumpul) 
termasuk niyahah (ratapan)." Berdasarkan hadits ini, para ulama madzhab Hanafi berpendapat 
makruh memberikan makanan pada hari pertama, kedua, ketiga dan setelah tujuh hari kepada 
pentakziyah sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Ibn Abidin dalam Hasyiyah Radd al-Muhtar juz 
2 him. 240. 


Kedua, Hadits riwayat al-Tirmidzi, al-Hakim dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Buatkan makanan bagi keluarga Ja'far, karena mereka sekarang sibuk mendengar kematian 
Ja'far." Para ulama berpendapat, bahwa yang disunnatkan sebenarnya adalah tetangga keluarga 
mayit atau kerabat-kerabat mereka yang jauh membuatkan makanan bagi keluarga mayit yang 
sedang berduka, yang cukup bagi kebutuhan mereka dalam waktu selama sehari semalam. 
Pendapat ini diikuti oleh mayoritas fugaha, dan mayoritas ulama madzahib al-arba'ah. Dan ini juga 
merupakan praktek warga Nahdliyin, saat ada tetangga meninggal, maka para tetangga takziyah 
dengan membawa beras, uang serta membantu memasak untuk keluarga musibah dan memasak 
bagi yang bertakziah yang mana makanan itu berasal dari tetangga2 sekitar dan sama sekali tidak 
mengambil harta dari keluarga musibah. 


b. Ulama yang lain berpendapat bolehnya menyuguhkan makanan dari pihak keluarga mayit bagi 
para jamaah tahlilan maupun para pentakziyah, meskipun pada masa-masa tiga hari hari pertama 
pra meninggalnya si mayit. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil antara lain: 


Pertama, Ahmad bin Mani' meriwayatkan dalam Musnad-nya dari jalur al-Ahnaf bin Gais yang 
berkata: "Setelah Khalifah Umar bin al-Khaththab ditikam, maka beliau menginstruksikan agar 
Shuhaib yang bertindak sebagai imam shalat selama tiga hari dan memerintahkan menyuguhkan 
makanan bagi orang-orang yang datang bertakziyah." Menurut al-Hafizh Ibn Hajar, sanad hadits 
ini bernilai hasan. (Lihat al-Hafizh Ibn Hajar, al-Mathalib al-'Aliyah fi Zawaid al-Masanid al- 
Tsamaniyah, juz 1, hlm. 199, hadits no. 709). 


Kedua, al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab al-Zuhd dari al-Imam Thawus 
(ulama salaf dari generasi tabi'in), yang berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang meninggal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 824 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dunia itu diuji oleh di dalam kubur mereka selama tujuh hari. Mereka (para generasi salaf) 
menganjurkan mengeluarkan sedekah makanan untuk mereka selama tujuh hari tersebut." 
Menurut al-Hafizh Ibn Hajar, sanad hadits ini kuat (shahih). (Lihat, al-Hafizh Ibn Hajar, al-Mathalib 
al-'Aliyah, juz 1, hlm. 199, hadits no. 710). 


Ketiga, “Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu “alayhi wa sallam pada sebuah jenazah, 
maka aku melihat Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam berada diatas kubur berpesan kepada 
penggali kubur : “perluaskanlah olehmu dari bagian kakinya, dan juga luaskanlah pada bagian 
kepalanya”, Maka tatkala telah kembali dari kubur, seorang wanita (istri mayyit, red) mengundang 
(mengajak) Rasulullah, maka Rasulullah datang seraya didatangkan (disuguhkan) makanan yang 
diletakkan dihadapan Rasulullah, kemudian diletakkan juga pada sebuah perkumpulan (gaum/ 
sahabat), kemudian dimakanlah oleh mereka. Maka ayah-ayah kami melihat Rasulullah shallallahu 
'alayhi wa sallam makan dengan suapan, dan bersabda: 


“aku mendapati daging kambing yang diambil tanpa izin pemiliknya”. Kemudian wanita itu berkata : 
“wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengutus ke Bagi' untuk membeli kambing untukku, 
namun tidak menemukannya, maka aku mengutus kepada tetanggaku untuk membeli kambingnya 
kemudian agar di kirim kepadaku, namun ia tidak ada, maka aku mengutus kepada istinya (untuk 
membelinya) dan ia kirim kambing itu kepadaku, maka Rasulullah shallallahu “alayhi wa sallam 
bersabda : “berikanlah makanan ini untuk tawanan”. (Sunan Abi Daud no. 3332 : As-Sunanul 
Kubrra lil-Baihagi no. 10825 : hadits ini shahih : Misykaatul Mafatih (5942) At-Tabrizi dan Mirgatul 
Mafatih syarh Misykah al-Mashabih (5942) karangan al-Mulla “Alial-Gari, hadits tersebut 
dikomentari shahih. Lebih jauh lagi, didalam kitab tersebut disebutkan dengan lafadz berikut : 


Gs da) :si « (Sal ea) Aa) 
“Rasulullah menerima ajakan wanitanya, yakni istri dari yang wafat”.) 


12. Hukum Duduk Bersama Untuk Berdzikir 


Alhamdulillah, di bumi Sunni Syafi'i, Indonesia ini masih banyak umat Islam yang mengamalkan 
ajaran Nabi saw., antara lain yang disebutkan dalam hadits hasan riwayat Imam Tirmidzi dari Abu 
Hurairah, Nabi saw. bersabda : Maa ga ada gaumun lam yadzkurullaha fiihi walam yushallu “alan 
nabiyyi shallallahu alaihi wasallam, illaa kaana alaihim hasratan yaumal giyaamah, (tidaklah suatu 
kaum yang duduk di suatu tempat, dan tidak berdzikir kepada Allah dan tidak pula bershalawat 
untuk Nabi saw., kecuali mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat). Yang dinamakan 
kaum dalam hadits di atas adalah sekelompok orang yang duduk bersama dalam suatu majelis. 
Jika saja yang dimaksudkan adalah perorangan, maka Nabi saw. cukup mengatakan maa ga ada 
rajulun (tidaklah seseorang yang duduk), tetapi Nabi saw. mengatakan gaumun (suatu kaum). 


Artinya baik mereka membacanya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bahkan 
pemahaman yang lebih dekat dengan kebenaran, adalah secara bersama-sama, baik dengan 
suara pelan dan lirih, yang hanya dapat didengarkan oleh dirinya sendiri, maupun dengan 
mengangkat suara secara wajar sehingga terdengar suara lantunan-lantunan dzikir yang 
menentramkan jiwa, hal ini sama seperti yang dilakukan umat Islam di saat menggemakan 
takbiran di malam Hari Raya secara bersama-sama dengan suara keras. Semua cara dalam 
menghidupkan majelis dzikir dan shalawat yang dilakukan oleh suatu kaum secara bersama- 
sama, tidak ada larangan secara spesifik baik dari Alyuran maupun hadits shahih manapun. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 825 ) 


Karena itu, kegiatan masyarakat Indonesia yang marak dilakukan di pedesaan, perkampungan, 
maupun perkotaan dalam mengadakan majelis dzikir kepada Allah, majelis shalawat untuk Nabi 
saw., maupun majelis ta lim untuk memahami ajaran syariat Islam adalah sudah sesuai dengan 
ajaran Nabi Muhammad saw. 


Jadi mari kita bersama-sama lestarikan majelis dzikir, majelis shalawat dan majelis ta'lim di 
wilayah kita masing-masing, agar tidak ada penyesalan pada hari Giyamat nanti. 


13. Dalil Nyekar Bunga Di Kuburan 


Barangkali telinga masyarakat Indonesia tidaklah asing dengan istilah nyekar. Adapun arti nyekar 
adalah menabur beberapa jenis bunga di atas kuburan orang yang diziarahinya, seperti menabur 
bunga kamboja, mawar, melati, dan bunga lainnya yang beraroma harum. Ada kalanya yang 
diziarahi adalah kuburan sanak keluarga, namun tak jarang pula kuburan orang lain yang 
dikenalnya. Nabi saw. sendiri pernah berziarah kepada dua kuburan muslim yang sebelumnya 
tidak dikenal oleh beliau saw. 


Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya suatu saat Nabi SAW. melewati dua 
kuburan muslim, lantas beliau SAW. bersabda: Sesungguhnya kedua orang ini sedang disiksa, 
keduanya disiksa bukanlah karena suatu masalah yang besar, tetapi yang satu terbiasa 
bernamimah (menfitnah dan mengadu domba), sedangkan yang satu lagi terbiasa tidak bersesuci 
(tidak cebok) jika habis kencing. Kemudian beliau saw. mengambil pelepah kurma yang masih 
segar dan memotongnya, untuk dibawa saat menziarahi kedua kuburan tersebut, lantas beliau 
saw. menancapkan potongan pelepah kurma itu di atas dua kuburan tersebut pada bagian kepala 
masing-masing, seraya bersabda : Semoga Allah meringankan siksa dari kedua mayyit ini selagi 
pelepah korma ini masih segar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Kitabut 
Thaharah (Bab Bersuci). 


Berkiblat dari hadits shahih inilah umat Islam melakukan ajaran Nabi saw. untuk menziarahi 
kuburan sanak famili dan orang-orang yang dikenalnya untuk mendoakan penduduk kuburan. Dari 
hadits ini pula umat Islam belajar pengamalan nyekar bunga di atas kuburan. 


Tentunya kondisi alam di Makkah dan Madinah saat Nabi saw. masih hidup, sangat berbeda 
dengan situasi di Indonesia. Maksudnya, Nabi saw. saat itu melakukan nyekar dengan 
menggunakan pelepah kurma, karena pohon kurma sangat mudah didapati di sana, dan 
sebaliknya sangat sulit menemui jenis pepohonan yang berbunga. Sedangkan masyarakat 
Indonesia berdalil bahwa yang terpenting dalam melakukan nyekar saat berziarah kubur, bukanlah 
faktor pelepah kurmanya, yang kebetulan sangat sulit pula ditemui di Indonesia , namun segala 
macam jenis pohon, termasuk juga jenis bunga dan dedaunan, selagi masih segar, maka dapat 
memberi dampak positif bagi mayyit yang berada di alam kubur, yaitu dapat memperingan siksa 
kubur sesuai sabda Nabi saw. 


Karena Indonesia adalah negeri yang sangat subur, dan sangat mudah bagi masyarakat untuk 
menanam pepohonan di mana saja berada, ibarat tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Maka 
masyarakat Indonesia-pun menjadi kreatif, yaitu disamping mereka melakukan nyekar dengan 
menggunakan berbagai jenis bunga dan dedaunan yang beraroma harum, karena memang 
banyak pilihan dan mudah ditemukan di Indonesia, maka masyarakat juga rajin menanam 
berbagai jenis pepohonan di tanah kuburan, tujuan mereka hanya satu yaitu mengamalkan hadits 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 826 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nabi SAW., dan mengharapkan kelanggengan peringanan siksa bagi sanak keluarga dan handai 
taulan yang telah terdahulu menghuni tanah pekuburan. Karena dengan menanam pohon ini, 
maka kualitas kesegarannya pepohonan bisa bertahan relatif sangat lama. 


Memang Nabi SAW. tidak mencontohkan secara langsung penanaman pohon di tanah kuburan. 
Seperti halnya Nabi SAW. juga tidak pernah mencontohkan berdakwah lewat media cetak, 
elektronik, bahkan lewat dunia maya, karena situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan Nabi 
SAW. melakukannya. Namun para ulama kontemporer dari segala macam aliran pemahaman, 
saat ini marak menggunakan media cetak, elektronik, dan internet sebagai fasilitas penyampaian 
ajaran Islam kepada masyarakat luas, tujuannya hanya satu yaitu mengikuti langkah dakwah Nabi 
SAW., namun dengan asumsi agar dakwah islamiyah yang mereka lakukan lebih menyentuh 
masyarakat luas, sehingga pundi-pundi pahala bagi para ulama dan da'i akan lebih banyak pula 
dikumpulkan. Yang demikian ini memang sangat memungkinkan dilakukan pada jaman modern 
ini. 


Jadi, sama saja dengan kasus nyekar yang dilakukan masyarakat muslim di Indonesia, mereka 
bertujuan hanya satu, yaitu mengikutijejak nyekarnya Nabi SAW., namun mereka menginginkan 
agar keringanan siksa bagi penghuni kuburan itu bisa lebih langgeng, maka masyarakt-apun 
menanam pepohonaan di tanah pekuburan, hal ini dikarenakan sangat memungkinkan dilakukan 
di negeri yang bertanah subur ini, bumi Indonesia dengan penduduk muslim asli Sunny Syafii. 


Ternyata dari satu amalan Nabi dalam menziarahi dua kuburan dari orang yang tidak dikenal, dan 
memberikan solusi amalan nyekar dengan penancapan pelepah korma di atas kuburan mayyit, 
dengan tujuan demi peringasnan siksa kubur yang tengah mereka hadapi, menunjukkan bahwa 
keberadaan Nabi SAW. adalah benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, 
termasuk juga alam kehidupan dunia kasat mata, maupun alam kubur, bahkan bagi alam akhirat di 
kelak kemudian hari. 


(Literatur tunggal: Kitab Tahgiigul Aamal fiima yantafiul mayyitu minal a'maal, karangan Abuya 
Sayyid Muhammad Alwi Almaliki Alhasani, Imam Ahlussunnah wal Jamaah Abad 21) 


14. Dalil Tentang Bolehnya Bertabaruk 


Bertabarruk yang dimaksud di sini, adalah seseorang yang sengaja mencari (Jawa : ngalap) 
barakah dari sesuatu yang diyakini baik, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.Adakalanya 
dengan mengambi sesuatu, atau mengusap sesuatu, atau meminum sesuatu, atau sesuatu, 
bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan mencari barakah.Ada seseorang yang menjalankan 
bisnis milik orang lain tanpa meminta sedikitpun bayaran atau keuntungan dari bisnisnya itu, 
sebab ia hanya ingin mencari barakah, karena si pemilik modal tiada lain adalah kiai/ustadz/guru 
agama-nya. Ada juga yang sengaja mencium tangan atau bahkan dada seseorang yang dianggap 
shaleh maupun “alim dengan tujuan mencari barakah. Atau mendatangi seorang yang shaleh 
dengan membawa air lantas minta dibacakan surat Alfatihah atau doa kesembuahan dan 
sebagainya, senuanya itu bertujuan mencari barakah. Demikian dan seterusnya. 


Adapun amalan-amalan yang tertera di atas adalah menirukan perilaku para shahabat Nabi saw. 
sebagaimana yang ditulis para ulama salaf dalam buku-buku mereka, antara lain : 


(1). Imam Ibnu Hajar Alhaitsami menulis dalam kitab Majma'uz zawaid, 9:349 yang disebutkan 
juga dalam kitab Almathaalibul YAaliyah, 4:90 : Diriwayatkan dari Ja'far bin Abdillah bin Alhakam, 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 827 


bahwa shahabat Khalid bin Walid RA, Panglima perang tentara Islam, pada saat perang Yarmuk 
kehilangan songkok miliknya, lantas beliau meminta tolong dengan sangat agar dicarikan sampai 
ketemu. Tatkala ditemukan, ternyata songkok tersebut bukanlah baru, melainkan sudah hampir 
kusam, lantas beliau mengtakan : Tatkala Rasulullah saw. berumrah, beliau saw. mencukur 
rambutnya saat bertahallul, dan orang-orang yang mengetahuinya, mereka berebut rambut 
Rasulullah saw., kemudian aku bergegas mengambil rambut bagian ubun-ubun, dan aku selipkan 
pada songkokku ini, dan sejak aku memakai songkok yang ada rambut Rasulullah saw. ini, maka 
tidak pernah aku memimpim peperangan kecuali selalu diberi kemenangan oleh Allah. 


(2). Imam Bukhari dalam Kitabus syuruuth, babus syuruuthu fil jihaad, meriwayatkan dari Almasur 
bin Makhramah dan Marwan, mengatakan bahwa Urwah (tokoh kafir Guraisy) memperhatikan 
perilaku para shahabat Nabi SAW., lantas mengkhabarkan kepada kawan-kawannya sesama kafir 
Guraisy : Wahai kaumku, demi tuhan, aku sering menjadi delegasi kepada para raja, aku menjadi 
delegasi menemui Raja Kaisar, Raja Kisra, dan Raja Najasyi, tetapi demi tuhan belum pernah aku 
temui para pengikut mereka itu dalam menghormati para raja itu, seperti cara para shahabat 
dalam menghormati Muhammad (SAW.), demi tuhan, setiap Muhammad meludah, pasti telapak 
tangan mereka dibuka lebar-lebar untuk menampung ludah Muhammad, lantas bagi yang 
mendapatkan ludah itu pasti langsung diusapkan pada wajah dan kulit masing-masing 
(tabarrukan). Jika Muhammad memrintahkan sesuatu, mereka bergegas menjalankannya. Jika 
Muhammad berwudlu mereka berebut bahkan hampir berperang hanya untuk (bertabarruk) 
mendapatkan air bekas wudlunya. Jika mereka berbicara di depan Muhammad pasti 
merendahkan suaranya, mereka tidak berani memandang wajah Muhammad dengan lama-lama 
karena rasa hormat yang sangat dan lebih daripada umumnya. 


(3). Imam Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi saw. 
datang ke Mina, lantas melaksanakan lempar Jumrah, kemudian mencukur rambutnya, dan 
meminta kepada si pencukur untuk mengumpulkan rambutnya, dan beliau saw. membagikannya 
kepada masyarakat muslim. 


(2). Riwayat serupa di atas juga terdapat dalam kitab Sunan Tirmidzi, yang mengatakan bahwa 
Nabi saw. menyerahkan potongan rambutnya kepada Abu Thalhah dan beliau saw. 
memerintahkan : Bagikanlah kepada orang-orang. 


(3). Imam Muslim meriwayatkan juga dari shahabat Anas RA berkata, bahwa suatu saat Nabi saw. 
beristirahat tidur di rumah kami sehingga beliau saw. berkeringat, lantas ibu kami mengambil botol 
dan menampung tetesan keringat Nabi saw., kemudian Nabi saw. terbangun dan bersabda : 
Wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan ? Ummu Sulaim menjawab : Kami jadikan 
keringatmu ini sebagai parfum, bahkan ia lebih harum dari semua jenis parfum. 


(4). Sedangkan dalam riwayat Ishag bin Abi Thalhah, bahwa Ummu Sulaim istrinya Abu Thalhah 
menjawab : Kami mengharapkan barakahnya untuk anak-anak kami. Lantas Nabi saw. bersabda : 
Engkau benar. 


(5). Imam Thabarani meriwayatkan dari Safinah RA, berkata : Tatkala Rasulullah saw. berhijamah 
(canthuk), beliau saw. bersabda kepadaku: Ambillah darahku ini, dan tanamlah jangan sampai 
ketahuan binatang liar, burung, maupun orang lain..! Lantas aku bawa menjauh dan aku minum, 
kemudian aku ceritakan kepada beliau saw., maka beliau tertawa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(828 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(6). Imam Thabarani juga meriwayatkan hadits penguat, Nabi saw. bersabda : Barangsiapa yang 
darah (daging)-nya bercampur dengan darahku, maka tidak bakal disentuh api neraka. 


(7). Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Anas RA, bahwa suatu saat Nabi saw. mampir ke 
rumah Ummu Sulaim, yang dalam rumah itu ada girbah (tempat air minum) menggantung, lantas 
beliau saw. meminumnya secara langsung dari bibir girbah itu dengan berdiri, kemudian Ummu 
Sulaim menyimpan girbah tersebut untuk bertabarruk dari sisa bekas tempat minum Nabi saw. 


(8). Ibnu Hajar Alhaitsami menulis riwayat hadits dari Yahya bin Alharits Aldzimaari berkata : Aku 
menemui Watsilah bin Al-asga RA lantas aku tanyakan : Apa engkau membaiat Rasulullah 
dengan tanganmu ini ? Beliau menjawab : Ya.. ! Aku katakan : Sodorkanlah tanganmu untukku, 
dan aku akan menciumnya. Kemudian beliau memberikan tangannya kepadaku, dan akupun 
menciumnya. (HR. Atthabarani). 


(9). Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Razin, mengatakan : Kami melintas di 
Arrabadzah, lantas diinfokan kepada kami : Di situ ada Shahabat Salamah bin Al-agwa' RA, lantas 
kami menjenguk beliau RA, dan kami ucapkan salam. Lantas beliau RA menjulurkan tangannya 
seraya berkata : Aku membaiat Nabi saw. dengan kedua tanganku ini...! Kemudian beliau 
membuka telapak tangannya yang gemuk besar, kemudian kami berdiri dan kami menciumnya. 


(10). Imam Bukhari meriwayatkan dari Asmaa binti Abu Bakar RA, beliau sedang mengeluarkan 
baju jubbahnya Nabi SAW. dan berkata : Ini jubbahnya Rasulullah saw., yang dulunya disimpan 
oleh “Aisyah, hingga “aisyah wafat, sekarang aku simpan...! Dulu Nabi saw. mengenakan jubbah 
ini, sekarang sering kami cuci (dan airnya khusus kami berikan) kepada orang yang sakit untuk 
penyembuhan (dengan bertabarruk dari air bekas cucian jubbah tersebut). 


(11). Ibnu Taimiyyah dalam kitab karangannya, Igtidhaaus shiraathil mustagiim, hal 367, 
meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau memperbolehkan amalan mengusap 
mimbar masjidnya Nabi SAW. dan ukirannya, untuk tabarrukan, karena Shahabat Ibnu Umar RA 
serta para Tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib dan Yahya bin Sa'id yang tergolong ahli figih kota 
Madinah juga mengusap mimbar Nabi saw. tersebut. 


Masih banyak bukti hadits-hadits Nabi saw. tentang bolehnya bertabarruk kepada barang-barang 
milik Nabi saw., serta milik orang-orang shalih, dengan berbagai macam bentuk dan cara 
termasuk mencium makam kuburan Nabi saw. dan para wali serta orang-orang shalih, selama 
tidak melanggar syariat Islam. Namun jika sampai menyembah karena mempertuhankan barang- 
barang tersebut, tentunya diharamkan oleh syariat Islam. Termasuk diharamkan juga adalah 
perilaku orang awwan yang menyembah dan memberi sesajen kepada tempat-tempat maupun 
kuburan-kuburan angker yang diyakini ada jin penunggu untuk dimintai banyak hal, padahal 
tempat-tempat tersebut bukanlah tempat yang berbarakah dalam standar syariat Islam. 


15. Bagaimana hukumnya membaca managib ? 


Mengertikah saudara arti kata-kata managib? Kata-kata managib itu adalah bentuk jamak dari 
mufrod mangobah, yang di antara artinya adalah cerita kebaikan amal dan akhlak perangai terpuji 
seseorang. 


Jadi membaca managib, artinya membaca cerita kebaikan amal dan akhlak terpujinya seseorang. 
Oleh sebab itu kata-kata managib hanya khusus bagi orang-orang baik mulia:managib Umar bin 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 829 ) 


Khottob, managib Ali bin Abi Tholib, managib Syeikh Abdul @odir al-Jilani, managib Sunan 
Bonang dan lain sebagainya. Tidak boleh dan tidak benar kalau ada orang berkata managib Abu 
Jahal, managib DN. Aidit dan lain sebagainya. Kalau demikian artinya pada managib, apakah 
saudara masih tetap menanyakan hukumnya managib? 


Betul tetapi cerita di dalam managib Syeikh Abdul @odir al-Jilani itu terlalu berlebih-lebihan, 
sehingga tidak masuk akal. Misalkan umpamanya kantong berisi dinar diperas lalu keluar menjadi 
darah, tulang-tulang ayam yang berserakan, diperintah berdiri lalu bisa berdiri menjadi ayam 
jantan. 


Kalau saudara melanjutkan cerita-cerita yang tidak masuk akal, sebaiknya jangan hanya berhenti 
sampai ceritanya Syeikh Abdul @odir al-Jilani saja, tetapi teruskanlah. Misanya cerita tentang 
sahabat Umar bn Khottob berkirim surat kepada sungai Nil, Sahabat umar bin Khottob memberi 
komando dari Madinah kepada prajurut-prajurit yang sedang bertempur di tempat yang jauh dari 
Madinah. Cerita tentang Isra' Mi'raj, cerita tentang tongkat menjadi ular, cerita gunung yang 
pecah, kemudian keluar dari unta yang besar dan sedang bunting tua, cerita tentang nabi Allah Isa 
menghidupkan orang yang sudah mati. Dan masih banyak lagi yang semuanya itu sama sekali 
tidak masuk akal. 


Kalau keluar dari Nabi Allah itu sudah memang mukjizat, padahal Abdul @odir al-Jilani itu bukan 
Nabi, apa bisa menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal?Baik Nabi Allah maupun Syeikh Abdul 
@odir al-Jilani atau sahabat Umar bin Khottob, kesemuanya itu masing-masing tidak bisa 
menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kalau Allah Ta'ala membisakan itu, apakah 
saudara tidak dapat menghalang-halangi? 


Apakah selain Nabi Allah juga mempunyai mukjizat? 


Hal-hal yang menyimpang dari adat itu kalau keluar dari Nabi Allah maka namanya mukjizat, dan 
kalau timbul dari wali Allah namanya karomah.Adakah dalil yang menunjukkan bahwa selain nabi 
Allah dapat dibisakan menimbulkan hal-hal yang menyimpang dari adat atau tidak masuk akal? 


Silahkan saudara membaca cerita dalam Al-Guran tentang sahabat Nabi Allah Sulaiman yang 
dapat dibisakan memindah Arsy Balgis (AS An-Naml: 40) 


IL dah ja KA JM oke Vita ol) Lali El II Wp Of JS Ag SIT UT DUS ja elo one cs JB: Jai dl JB 
2 2 s 2 2 No Aa Lan Wo 0, Nan PEN Pn sa SS PO 0 A3 0 . 30- 


Tetapi di dalam managib Abdul @odir al-Jilani ada juga kata-kata memanggil kepada para roh 
yang suci atau kepada wali-wali yang sudah mati untuk dimintai pertolongan, apakah itu tidak 
menjadikan musyrik? 


Memanggil-manggil untuk dimintai pertolongan baik kepada wali yang sudah mati atau kepada 
bapakc ibu saudara yang masih hidup dengan penuh itikad bahwa pribadi wali atau pribadi bapak 
ibu saudara itu mempunyai kekuasaan untuk dapat memberikan pertolongan yang terlepas dari 
kekuasaan Allah Ta'ala itu hukumnya syirik. Akan tetapi kalau dengan itikad bahwa segala 
sesuatu adalah dari Allah Ta'ala, maka itu tidak ada halangannya, apalagi sudah jelas bahwa kita 
meminta pertolongan kepada para wali itu maksudnya adalah bertawassul minta dimohonkan 
kepada Allah Ta'ala. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(830 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Manakah yang lebih baik, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan langsung atau dengan perantaraan 
(tawassul)? 


Langsung boleh, dengan perantaraan pun boleh. Sebab Allah Ta'ala itu Maha Mengetahui dan 
Maha Mendengar. Saudara jangan mengira bahwa tawassul kepada Allah Ta'ala melalui Nabi- 
Nabi atau wali itu, sama dengan saudara memohon kenaikan pangkat kepada atasan dengan 
perantaraan Kepala Kantor saudara. Pengertian ftawassul yang demikian itu tidak benar. Sebab 
berarti mengalihkan pandangan terhadap yang ditujukan (pihak atasan), beralih kepada pihak 
perantara, sehingga disamping mempunyai kepercayaan terhadap kekuasaan pihak atasan, 
saudara juga percaya kepada kekuasaan pihak perantara. Tawassul kepada Allah Ta'ala tidak 
seperti itu. 


Kalau saudara ingin contoh tawassul kepada Allah Ta'ala melalui Nabi-Nabi atau Wali-Wali itu, 
seperti orang yang sedang membaca al Guran dengan memakai kacamata. Orang itu tetap 
memandang al Guran dan tidak dapat dikatakan melihat kaca. 


Bukankah Allah ta'ala berfirman dalam al Guran al Karim 


Pj 


SI mi - Lal Gi S3 JE3 
Panggillah aku maka akan Aku sambut kepadamu. (Al Mukmin: 60) 
Ca ad makan AI 4236 


Maka sambutlah olehmu akan Allah ta'ala dengan memurnikan kepadanya akan agama. (Al 
Mukmin: 24) 


ALA AOA aa, 
Dan orang-orang yang tidak menyambut bersama Allah akan tuhan yang lain. (Al Furgon: 68) 
Dan masih banyak lagi ayat-ayat serupa itu. 


Betul akan tetapi kesemuanya itu sama sekali tidak melarang tawassul dengan pengertian 
sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Coba saja perhatikan contoh di bawah ini: 


Saudara mempunyai majikan yang kaya raya mempunyai perusahaan besar, saudara sudah kenal 
baik dengan beliau, bahkan termasuk buruh yang dekat dengannya. Saya ingin diterima bekerja di 
perusahaannya. Untuk melamar pekerjaan itu, saudara saya ajak menghadap kepadanya 
bersama-sama, dan saya berkata, “Bapak pimpinan perusahaan yang mulia. Kedatangan saya 
bersama guru saya ini, ada maksud yang ingin saya sampaikan, yaitu saya mohon diterima 
menjadi pekerja di perusahaan bapak. Saya ajak guru saya menghadap bapak karena saya 
pandang guru saya ini adalah orang yang baik hati dan jujur serta juga kenal baik dengan bapak”. 


Coba perhatikan! kepada siapa saya memohon? Kemudian adakah gunanya saya mengajak 
saudara menghadap majikan besar itu?Ada dua orang pengemis. Yang satu sendirian, sedang 
yang satu lagi dengan membawa kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Anak yang satu masih 
menyusu dan yang satu lagi baru bisa berjalan. Di antara dua orang yang pengemis itu, mana 
yang lebih mendapat perhatian saudara? Saudara tentu akan menjawab yang membawa anak 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 831 ) 


yang kecil-kecil itulah yang lebih saya perhatikan. Kalau begitu adakah gunanya pengemis itu 
membawa kedua orang anaknya yang masih kecil? Kepada siapakah pengemis itu meminta? 
Kepada anak yang masih kecil-kecil jugakah pengemis itu meminta? 


Salah satu budaya mengenang sejarah dan autobiographi wali adalah managib. Managiban atau 
membaca managib dipercaya sebagai jalinan untuk terus-menerus menyambung tali silaturahmi 
dengan Syekh Abdul Gadir al Jailany yang dikenal dengan sultanul aulia. Bagaimana dan apa 
seputar managib itu. Tulisan ini sekedar pendapat pribadi. 


Ayat di bawah ini bisa dijadikan landasan mengapa kita harus berada di belakang orang-orang 
yang selalu berada dalam jalan kembali kepada Allah SWT. 


O gham (ES KAU Kama II PI SU ya Jasa alga. 


"Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, 
Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan." (AS Lugman: 15) 


Bersyukur kepada Allah atas nikmat besar dimana kita masih bisa mendengar tausiah atau 
nasehat para ulama yang tidak bosan-bosannya mendorong manusia agar meningkatan kualitas 
iman ruhaninya. Bukan sekedar kata-kata, prilaku dan contoh kehidupannya merupakan pelajaran 
yang amat berharga yang semestinya dijadikan teladan bagi para murid-muridnya atau para 
simpatisannya. Semoga upaya para ulama ini dapat kita ikuti baik yang mengaku murid-muridnya 
atau yang menyukai perjalan ruhani menuju Mahabbah kepada Allah. 


Salah satu tradisi yang dilakukan oleh dunia pesantren adalah mengamalkan managib. Managib 
yang dibaca adalah seputar prikehidupan Syeikh Abdul @odir al Jilany g.s.a yang dikenal dengan 
Sulthanul Auliya. Karenanya managib yang dibaca adalah Managib Syeikh Abdul @adir al Jilany. 


Dalam pembacaan managib ini biasanya salah seorang memimpin bacaan yang terdapat dalam 
kitab managib. Sementara yang lainnya dengan khusu' mendengarkan secara aktif dengan 
memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Asmaul Husna. Bagi yang mengerti 
bacaannya dapat menye-lami lebih dalam maksud dan pelajaran-pelajaran dari isi kitab tersebut. 
Sebab di dalamnya berisi perikehidupan, kebiasaan dan kelebihan-kelebihan dari Wali Allah. Bagi 
yang tidak mengerti akan diterangkan oleh gurunya. 


Pembacaan managib ini mempengaruhi tingkat kerohanian para pengamal tharegah. Karena 
dengan membaca managib diharapkan dapat mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah SWT 
(berkah). Mengapa? Sebab di dalam kitab managib Syeikh Abdul Gadir Al Jilani terdapat 
autobiographi (catatan perjalanan kehidupan) tentu saja di dalamnya terdapat sejarah, nasihat, 
prilaku yang bisa dijadikan teladan dari Syeikh Abdul Goadir g.s.a 


Pengertian dan Manfaat Managib 


Menurut kamus Munjib dan Kamus Lisanul “Arab, Managib adalah ungkapan kata jama' yang 
berasal dari kata Mangibah artinya Atthorigu fi al jabal jalan menuju gunung atau dapat diartikan 
dengan sebuah pengetahuan tentang akhlag yang terpuji, akhlagul karimah. Dari pengertian ini 
managib dapat diartikan sebuah upaya untuk mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah SWT 
dengan cara memahami kebaikan-kebaikan para kekasih Allah yaitu para Aulia. Sebab Para wali 
dicintai oleh Allah dan para wali sangat cinta kepada Allah. (Yuhibbuunallah wayubibbuhum). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(832 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sebagaimana ditulis dalam guran: 


"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al Maidah (5): 54) 


Ensiklopedi Islam mengartikan manakib sebagai sebuah sejarah dan pengalaman spiritual 
seorang wali Allah SWT. yang di dalamnya terdapat cerita-cerita, ikhtisar hikayat, nasihat-nasihat 
serta peristiwa-peristiwa ajaib yang pernah dialami seorang syekh. Semuanya ditulis oleh pengikut 
tarekat atau para pengagumnya dan dirangkum dari cerita yang bersumber dari murid-muridnya, 
orang terdekatnya, keluarga dan sahabat-sahabatnya (Ensiklopedi Islam: 152). 


Jadi, manakib adalah kitab sejarah atau autobiographi yang bersifat hagiografis (menyanjung) 
karena managib dibaca bertujuan dijadikan teladan bagi pembacanya disamping juga tujuan 
tabarruk (mengharap berkah) dan tawassul (membuat perantara pembaca dengan Allah). 


Managib adalah Tawasul 


Mengenai masalah tawasul dan tabarruk, Said Ramdhan al-Buthi menyampaikan bahwa tawassul 
dan tabarruk adalah dua kalimat dengan satu arti yang kalau dalam Ushul Figh disebut dengan 
tangihul ma-nath, dengan menjadikan bagian-bagian kecil (tabarruk) dari satu induk (tawassul) 
dimasukkan ke dalam induk tersebut. Namun, al-Buthi dengan tegas mengatamkan bahwa 
tawassul adalah tindakan sunnah dengan bukti banyaknya dalil nash hadits yang shahih. Al- 
Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa beliau pernah menyimpan beberapa helai 
rambut Nabi. Rambut tersebut beliau simpan sebagai obat bagi sahabat yang sakit dengan 
mengharap barokah Nabi (Figh al-Sirah:177-178). 


Pada masa Rasulullah saw. seperti tertulis dalam kitab Al Hikam dimana Rasulullah saw. pernah 
menyuruh Sahabat Ali kw untuk menemui Uways al Garny r.a untuk memintakan ampunan kepada 
Allah SWT. Karena uways ini menurut Nabi saw. akan menjadi salah satu raja di surga. 


Tawasul berupa Amal 


Hadits tentang wasilah berupa amal yang bersumber dari Ibnu Umar ra. . bahwa Rasulullah saw. 
bercerita dalam hadits ini yang cukup panjang salah satu intinya adalah ada tiga orang yang 
tersesat di dalam gua, lalu tiba-tiba sebuah batu besar menutupi mulut gua. Namun tiada harapan 
kecuali berdoa kepada Allah agar batu bisa tersingkir. Ketika satu demi satu orang berdoa, 
mereka berwasilah dengan amal sholeh masing-masing: orang pertama berwasilah pada amal 
dimana ia pernah memberikan susu kepada ibudanya padahal anaknya sangat membutuhkan: 
“Aku lebih menguta-makan ibu terlebih dahulu dari pada anak-anakku meskipun anaku merengek 
meminta.” Adapun wasilah amal orang kedua adalah kemampuan orang kedua ini menghentikan 
niat hendak mau menggauli sepupu perempuannya padahal sudah memberikan uang 100 dinar, 
namun tidak jadi karena sepupu perempuan7nya meminta menikahkannya, akhirnya 
membatalkan niat jahat tersebut. Sedangkan orang ketiga memiliki wasilah amal dima-na dia 
memakan hak gaji pegawai. Ketika ditegur “takutlah kepada Allah dan janganlah mendzalimi aku.” 
Karena merasa takut kepada Allah, setelah sekian lama orang ini memberikan ganti uang hak 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 833 


pegawai itu berupa peternakan lembu dan anak-anaknya yang telah berkembang biak yang 
modalnya diambil dari hak pekerja tersebut. Dari ketiga wasilah orang tersebut Allah 
menggerakkan batu besar yang menutupi gua sehingga mereka bertiga bisa lepas dari musibah. 
(HR. Bukhari-Muslim) 


Dari hadits tersebut di atas, maka sebuah amal adalah wasilah yang dapat mengantarkan kita 
kepada Allah SWT. Dengan amal ini juga boleh jadi dapat memberikan pertolongan terhadap 
derita seorang hamba karena tertimpa musibah seperti derita tiga orang yang terjebak di dalam 
gua. 


Dalil Managib 


Mendekati Allah dengan cara mendekati orang-orang yang dicintai Allah adalah sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam Surat Lugman: 15: “.... dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, 
kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” 


Tafsir al @urthuby mengartikan “anaba ilayya” kembali kepada-Ku (Allah SWT) yaitu kembali 
kepada jalan para Nabi dan orang-orang sholeh. Dengan demikian maka mengikuti jalan orang- 
orang Sholeh apalagi para ulama dan aulia merupakan anjuran Allah dan Rasul-Nya. “Ingatlah, 
sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhamwatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati.” (Yunus: 62) 


Jadi dengan mengikuti pembacaan managib Insya Allah merupakan salah satu jalan tempuh 
untuk memperoleh rakhmat dan karunia Allah dengan cepat. Sebab dengan managib ini kita dapat 
mengenal, memahami, serta menyelami karakter serta sifat-sifat wali Allah yang tujuan akhirnya 
dalah untuk diteladani. 


Kalau Uwais ra hidup pada zaman Rasulullah saw. maka para Waliullah yang hidup setelahnya 
patut kita contoh. Salah satunya adalah Syeikh Abdul @adir al Jilany (Allah telah mensuciakan sir 
nya) yang dikenal dengan sultanul auliaa (Penghulu para wali). 


Diantara para pembaca manakib ada yang mengamalkan pembacaan managib ini secara berkala 
mingguan, bulanan tahunan atau kapan saja jika dikehendaki. Atau dalam moement-moment 
berkumpul seperti dalam acara syukuran lahir anak atau acara walimahan. Tentu saja harapannya 
adalah agar memperoleh keberkahan dalam kehidupan jasmani dan rohani dunia wal akhirat. Jadi 
tunggu apalagi, makiban yuks! Wallahu “alam (MK) 


Semoga kiranya risalah yang kecil ini, dapat memenuhi harapan ihwanul muslimin, 
terutama jamaah Nahdlatul Ulama. Semoga risalah ini bermanfaat. 


16. Dalil Bolehnya Bertawasul 


Banyak pemahaman saudara-saudara kita muslimin yang perlu diluruskan tentang tawassul, 
tawassul adalah berdoa kepada Allah dengan perantara amal shalih, orang shalih, malaikat, atau 
orang-orang mukmin. 


Tawassul kepada Rasulullah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Guran, misalnya, firman Allah 
dalam surat An-Nisa' ayat 64, “Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati 
dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(834 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah 
mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” Dalam ayat ini, dijelaskan 
bahwa Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang yang dhalim, disamping do'a mereka tetapi ada 
juga wasilah (do'anya) Rasulullah SAW. 


Soal tawassul seperti itu, disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, “Berkata Al-Imam Al-Hafidz As- 
Syekh Imaduddin Ibnu Katsir, menyebutkan segolongan ulama' di antaranya As-Syekh Abu 
Manshur As-Shibagh dalam kitabnya As-Syaamil dari Al-Ataby: berkata: saya duduk di kuburan 
Nabi SAW. maka datanglah seorang Badui dan ia berkata: Assalamu'alaika ya Rasulullah! Saya 
telah mendengar Allah berfirman: 


Walaupun sesungguhnya mereka telah berbuat dhalim terhadap diri mereka kemudian datang 
kepadamu dan mereka meminta ampun kepada Allah, dan Rasul memintakan ampun untuk 
mereka, mereka pasti mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan saya 
telah datang kepadamu (kekuburan Rssulullah) dengan meminta ampun akan dosaku dan 
memohon syafa'at dengan wasilahmu (Nabi) kepada Allah, kemudian ia membaca syair memiji 
Rasulullah, kemudian orang Badui tadi pergi, maka saya ketiduran dan melihat Rasulullah dalam 
tidur saya, beliau bersabda, “Wahai Ataby temuilah orang Badui tadi sampaikan kabar gembira 
bahwa Allah telah mengampuni dosanya.” 


Tawassul merupakan hal yang sunnah, dan tak pernah ditentang oleh Rasul saw., tak pula oleh 
lima Sahabat radhiyallahuanhum, tak pula oleh Tabiin, dan bahkan para Ulama dan Imam-Imam 
besar Muhadditsin, mereka berdoa tanpa perantara atau dengan perantara, dan tak ada yang 
menentangnya, apalagi mengharamkannya, atau bahkan memusyrikkan orang yang 
mengamalkannya.Pengingkaran hanya muncul pada abad ke 20 ini, dengan munculnya sekte 
Wahabi Salafi sesat yang memusyrikkan orang-orang yang bertawassul, padahal Tawassul adalah 
sunnah Rasul saw., sebagaimana hadits shahih dibawah ini : 


"Wahai Allah, Demi orang-orang yang berdoa kepada Mu, demi orang-orang yang bersemangat 
menuju (keridhoan) Mu, dan Demi langkah-langkahku ini kepada (keridhoan) Mu, maka aku tak 
keluar dengan niat berbuat jahat, dan tidak pula berniat membuat kerusuhan, tak pula keluarku ini 
karena Riya atau sumah.. hingga akhir hadits. (HR Imam Ahmad, Imam Ibn Khuzaimah, Imam 
Abu Naiem, Imam Baihagy, Imam Thabrani, Imam Ibn Sunni, Imam Ibn Majah dengan sanad 
Shahih). 


Hadits ini kemudian hingga kini digunakan oleh seluruh muslimin untuk doa menuju masjid dan 
doa safar. 


Tujuh Imam Muhaddits meriwayatkan hadits ini, bahwa Rasul saw. berdoa dengan Tawassul 
kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah, lalu kepada orang-orang yang bersemangat 
kepada keridhoan Allah, dan barulah bertawassul kepada Amal shalih beliau saw. (demi 
langkah2ku ini kepada keridhoan Mu). Siapakah Muhaddits?, Muhaddits adalah seorang ahli 
hadits yang sudah hafal minimal 40.000 (empat puluh ribu) hadits beserta hukum sanad dan 
hukum matannya, betapa jenius dan briliannya mereka ini dan betapa Luasnya pemahaman 
mereka tentang hadist Rasul saw., sedangkan satu hadits pendek, bisa menjadi dua halaman bila 
disertai hukum sanad dan hukum matannya. 


Lalu hadits diatas diriwayatkan oleh tujuh Muhaddits, apakah kiranya kita masih memilih pendapat 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 835 


madzhab sesat yang baru muncul di abad ke 20 ini, dengan ucapan orang-orang yang dianggap 
muhaddits padahal tak satupun dari mereka mencapai kategori Muhaddits , dan kategori ulama 
atau apalagi Imam Madzhab, mereka hanyalah pencaci, apalagi memusyrikkan orang-orang yang 
beramal dengan landasan hadits shahih. Masih banyak hadits lain yang menjadi dalil tawassul 
adalah sunnah Rasululloh saw., sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, Thabrani 
dan Ibn Hibban dalam shahihnya, bahwa ketika wafatnya Fathimah binti Asad (Bunda dari 
Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw, dalam hadits itu disebutkan Rasul saw. rebah/bersandar 
dikuburnya dan berdoa : "Allah Yang Menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Hidup tak 
akan mati, ampunilah dosa Ibuku Fathimah binti Asad, dan bimbinglah hujjah nya (pertanyaan di 
kubur), dan luaskanlah atasnya kuburnya, Demi Nabi Mu dan Demi para Nabi sebelum Mu, 
Sungguh Engkau Maha Pengasih dari semua pemilik sifat kasih sayang.",Maka jelas sudah 
dengan hadits ini pula bahwa Rasululloh saw. bertawassul di kubur, kepada para Nabi yang telah 
wafat, untuk mendoakan Bibi beliau saw. (Istri Abu Thalib). 


Demikian pula tawassul Sayyidina Umar bin Khattab ra. Beliau berdoa meminta hujan kepada 
Allah : Wahai Allah.. kami telah bertawassul dengan Nabi kami (saw.) dan Engkau beri kami hujan, 
maka kini kami bertawassul dengan Paman beliau (saw.) yang melihat beliau (saw.), maka 
turunkanlah hujan". 


maka hujanpun turun. (Shahih Bukhari hadits no.963 dan hadits yang sama pada Shahih Bukhari 
hadits no.3508).Umar bin Khattab ra melakukannya, para sahabat tak menentangnya, demikian 
pula para Imam-lmam besar itu tak satupun mengharamkannya, apalagi mengatakan musyrik bagi 
yang mengamalkannya, hanyalah pendapat sekte sesat ini yang memusyrikkan orang yang 
bertawassul, padahal Rasululloh saw. sendiri bertawassul. 


Apakah mereka memusyrikkan Rasululloh saw.?, dan Sayyidina Umar bin Khattab ra bertawassul, 
apakah mereka memusyrikkan Umar?, Naudzubillah dari pemahaman sesat ini. 


Mengenai pendapat sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa tawassul hanya boleh pada 
orang yang masih hidup, maka entah darimana pula mereka mengarang persyaratan tawassul itu, 
dan mereka mengatakan bahwa orang yang sudah mati tak akan dapat memberi manfaat lagi, 
pendapat yang jelas-jelas datang dari pemahaman yang sangat dangkal, dan pemikiran yang 
sangat buta terhadap kesucian tauhid. Jelas dan tanpa syak bahwa tak ada satu makhlukpun 
dapat memberi manfaat dan mudharrat terkecuali dengan izin Allah SWT, lalu mereka 
mengatakan bahwa makhluk hidup bisa memberi manfaat, dan yang mati mustahil?, lalu dimana 
kesucian tauhid dalam keimanan mereka?Tak ada perbedaan dari yang hidup dan yang mati 
dalam memberi manfaat kecuali dengan izin Allah, 


Yang hidup tak akan mampu berbuat terkecuali dengan izin Allah, dan yang mati pun bukan 
mustahil memberi manfaat bila dikehendaki Allah. karena penafian kekuasaan Allah SWT atas 
orang yang mati adalah kekufuran yang jelas.Ketahuilah bahwa tawassul bukanlah meminta 
kekuatan orang mati atau yang hidup, tetapi berperantara kepada keshalihan seseorang, atau 
kedekatan derajatnya kepada Allah SWT, sesekali bukanlah manfaat dari manusia, tetapi dari 
Allah Robbil alamin, yang telah memilih orang tersebut hingga ia menjadi shalih, hidup atau mati 
tak membedakan Kudrat ilahi atau membatasi kemampuan Allah, karena ketakwaan mereka dan 
kedekatan mereka kepada Allah tetap abadi walau mereka telah wafat.Contoh lebih mudah nya 
sbb, anda ingin melamar pekerjaan, atau mengemis, lalu anda mendatangi seorang saudagar 
kaya, dan kebetulan mendiang tetangga anda yang telah wafat adalah abdi setianya yang selalu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(836 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dipuji oleh si saudagar, lalu anda saat melamar pekerjaan atau mungkin mengemis pada saudagar 
itu, anda berkata : "Berilah saya tuan.. (atau) terimalah lamaran saya tuan, saya mohon.. saya 
adalah tetangga dekat fulan. 


Bukankah ini mengambil manfaat dari orang yang telah mati?, bagaimana dengan pandangan 
bodoh yang mengatakan orang mati tak bisa memberi manfaat??, jelas-jelas saudagar akan 
sangat menghormati atau menerima lamaran pekerjaan anda, atau memberi anda uang lebih, 
karena anda menyebut nama orang yang ia cintai, walau sudah wafat, tapi kecintaan si saudagar 
akan terus selama saudagar itu masih hidup., pun seandainya ia tak memberi, 


Namun harapan untuk dikabulkan akan lebih besar, lalu bagaimana dengan Arrahmaan 
Arrhiim, Yang Maha Pemurah dan Maha Menyantuni?? dan tetangga anda yang telah wafat 
tak bangkit dari kubur dan tak tahu menahu tentang lamaran anda pada si saudagar, 


Semoga kiranya risalah yang kecil ini, dapat memenuhi harapan ihwanul muslimin, 
terutama jamaah Nahdlatul Ulama. Semoga risalah ini bermanfaat. 


17. Hukum Maulid Nabi 


Tradisi merayakan maulid Nabi SAW. 12 Rabiul Awwal (sebagian ada yang mengatakan 9 Rabiul 
Awwal, juga ada yang mengatakan 17 Rabiul Awwal) tidak hanya ada di Indonesia, tapi merata di 
hampir semua belahan dunia Islam. 


Kalangan awam di antara mereka barangkali tidak tahu asal-usul kegiatan ini. Tetapi mereka yang 
sedikit mengerti hukum agama akan tahu bahwa perkara ini tidak termasuk bid'ah yang sesat 
karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah atau ritual peribadatan dalam syariat. 


Alasan di atas dapat dilihat dari bentuk isi acara maulid Nabi yang sangat bervariasi tanpa ada 
aturan yang baku. Semangatnya justru pada momentum untuk menyatukan gairah ke-lslaman. 
Mereka yang melarang peringatan maulid Nabi SAW. sulit membedakan antara ibadah dengan 
syi'ar Islam. Ibadah adalah sesuatu yang baku (given/taugifi) yang datang dari Allah SWT, tetapi 
syi'ar adalah sesuatu yang ijtihadi, kreasi umat Islam dan situasional serta mubah. Perlu dipahami, 
sesuatu yang mubah tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 


Imam as-Suyuthi mengatakan dalam menananggapi hukum perayaan maulid Nabi SAW., 
“Menurut saya asal perayaan maulid Nabi SAW., yaitu manusia berkumpul, membaca al-Guran 
dan kisah-kisah teladan Nabi SAW. sejak kelahirannya sampai perjalanan hidupnya. Kemudian 
dihidangkan makanan yang dinikmati bersama, setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang 
dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong bid'ah hasanah (sesuatu yang baik). Orang yang 
melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi SAW., menampakkan suka cita 
dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhamad saw. yang mulia.” (Al- Hawi Lil-Fatawa, juz I, h. 
251-252) 


Terkait dengan bid'ah, Imam Syafi'i menjelaskan, “Sesuatu yang diada-adakan (dalam agama) 
ada dua macam: Sesuatu yang diada-adakan (dalam agama) bertentangan dengan Al-@uran, 
Sunnah Nabi SAW., prilakuk sahabat, atau kesepakatan ulama maka termasuk bid'ah yang sesat: 
adapun sesuatu yang diada-adakan adalah sesuatu yang baik dan tidak menyalahi ketentuan (al 
Guran, Hadits, prilaku sahabat atau Ijma') maka sesuatu itu tidak tercela (baik).” (Fathul Bari, juz 
XVII: 10) 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 837 


Membaca Sholawat 


Membaca shalawat adalah salah satu amalan yang disenangi orang-orang NU, disamping amalan- 
amalan lain. Ada shalawat “Nariyah”, ada sholawat Badr, ada “Thibbi @ulub”. Ada shalawat 
“Tunjina”, dan masih banyak lagi. Belum lagi bacaan “hizib” dan “rawatib” yang tak terhitung 
banyaknya. Semua itu mendorong semangat keagamaan dan cita-cita kepada Rasulullah 
sekaligus ibadah. 


Salah satu hadits yang membuat kita rajin membaca shalawat ialah sabda Rasulullah, “Siapa 
membaca shalawat untukku, Allah akan membalasnya 10 kebaikan, diampuni 10 dosanya, dan 
ditambah 10 derajat baginya. Makanya, bagi orang-orang NU, setiap kegiatan keagamaan bisa 
disisipi bacaan shalawat dengan segala ragamnya. 


Hadits Ibnu Mundah dari Jabir, ia mengatakan Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa membaca 
shalawat kepadaku 100 kali maka Allah akan mengabulkan 100 kali hajatnya: 70 hajatnya di 
akhirat, dan 30 di dunia. Sampai kata-kata ... dan hadits Rasulullah yang mengatakan: 
Perbanyaklah shalawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan 
kesedihan. Demikian seperti tertuang dalam kitab an-Nuzhah. 


Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya 
sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Seperti tersebut dalam hadits. 
Rasulullah SAW. bersabda: Hidupku, juga matiku, lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan 
juga dibicarakan, amal-amal kalian disampaikan kepadaku: jika saya tahu amal itu baik, aku 
memuji Allah, tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah. (Hadits riwayat Al-hafizh 
Ismail Al-Gadhi, dalam bab shalawat 'ala an-Nabi). Imam Haitami dalam kitab Majma' az-Zawaid 
meyakini bahwa hadits di atas adalah shahih. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun 
umatnya (istighfar) di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa Rasul untuk umatnya pasti 
bermanfaat. 


18. Dalil Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan 
shalat berjama'ah 
Amalan ini adalah baik dan dianjurkan, dengan alasan. 


1. Dari sisi dalil, membaca syair di dalam masjid bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh 
agama. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad, pada masa Rasulullah SAW., para 
sahabat juga membaca syair di Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, “Suatu ketika Umar berjalan 
kemudian bertemu dengan Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan syair di masjid. Umar 
menegur Hassan, namun Hassan menjawab, “aku telah melantunkan syair di masjid yang di 
dalamnya ada seorang yang lebih mulia darimu.” Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah. 
Hassan melanjutkan perkataannya.'Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah 
saw., jawablah pertanyaanku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menguatkannya dengan Ruh al- 
Gudus.' Abu Hurairah lalu menjawab, Ya Allah, benar (aku telah mendengarnya). ” Mengomentari 
hadits ini, Syaikh Isma'il az-Zain menjelaskan adanya kebolehan melantunkan syair yang berisi 
puji-pujian, nasihat, pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid. (Irsyadul 
Mu'minin ila Fadha'ili Dzikri Rabbil 'Alamin, hlm. 16). 


2. Dari sisi syiar dan penanaman akidah umat. Selain menambah syiar agama, amaliah ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(838 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


merupakan strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat. 


19. Berdzikir dengan pengeras suara 


Dzikir adalah perintah Allah SWT yang harus kita laksanakan setiap saat, dimanapun dan 
kapanpun. Oleh karena itu, dzikir harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, jiwa yang tulus, dan 
khusyu' penuh khidmat. Untuk bisa berdzikir dengan hati yang khusyu' itu diperlukan perjuangan 
yang tidak ringan, masing-masing orang memiliki cara tersendiri. Bisa jadi satu orang lebih khusyu" 
kalau berdzikir dengan cara duduk menghadap kiblat, sementara yang lain akan lebih khusyu' dan 
khidmat jika wirid dzikir dengan cara berdiri atau berjalan, ada pula dengan cara mengeraskan 
dzikir atau dengan cara dzikir pelan dan hampir tidak bersuara untuk mendatangkan konsentrasi 
dan ke-khusyu'-an. Maka cara dzikir yang lebih utama adalah melakukan dzikir pada suasana dan 
cara yang dapat medatangkan ke-khusyu'-an. 


Imam Zainuddin al-Malibari menegaskan: “Disunnahkan berzikir dan berdoa secara pelan seusai 
shalat. Maksudnya, hukumnya sunnah membaca dzikir dan doa secara pelan bagi orang yang 
shalat sendirian, berjema'ah, imam yang tidak bermaksud mengajarkannya dan tidak bermaksud 
pula untuk memperdengarkan doanya supaya diamini mereka." (Fathul Mu'in: 24). Berarti kalau 
berdzikir dan berdoa untuk mengajar dan membimbing jama'ah maka hukumnya boleh 
mengeraskan suara dzikir dan doa. 


Memang ada banyak hadits yang menjelaskan keutamaan mengeraskan bacaan dzikir, 
sebagaimana juga banyak sabda Nabi saw. yang menganjurkan untuk berdzikir dengan suara 
yang pelan. Namun sebenarnya hadits itu tidak bertentangan, karena masing-masing memiliki 
tempatnya sendiri-sendiri. Yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contoh hadits yang 
menganjurkan untuk mengeraskan dzikir riwayat Ibnu Abbas berikut ini, "Aku mengetahui dan 
mendengarnya (berdzikir dan berdoa dengan suara keras) apabila mereka selesai melaksanakan 
shalat dan hendak meninggalkan masjid.” (HR Bukhari dan Muslim). Ibnu Adra' berkata, "Pernah 
Saya berjalan bersama Rasulullah saw. lalu bertemu dengan seorang laki-laki di Masjid yang 
sedang mengeraskan suaranya untuk berdzikir. Saya berkata, wahai Rasulullah mungkin dia 
(melakukan itu) dalam keadaan riya'. Rasulullah saw. menjawab, "Tidak, tapi dia sedang mencari 
ketenangan." Hadits lainnya justru menjelaskan keutamaan berdzikir secara pelan. Sa'd bin Malik 
meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda, "Keutamaan dzikir adalah yang pelan (sirr), dan sebaik 
rizki adalah sesuatu yang mencukupi." Bagaimana menyikapi dua hadits yang seakan-akan 
kontradiktif itu. berikut penjelasan Imam Nawawi: 


Imam Nawawi menkompromikan (al jam'u wat taufig) antara dua hadits yang mensunnahkan 
mengeraskan suara dzikir dan hadist yang mensunnahkan memelankan suara dzikir tersebut, 
bahwa memelankan dzikir itu lebih utama sekiranya ada kekhawatiran akan riya', mengganggu 
orang yang shalat atau orang tidur, dan mengeraskan dzikir lebih utama jika lebih banyak 
mendatangkan manfaat seperti agar kumandang dzikir itu bisa sampai kepada orang yang ingin 
mendengar, dapat mengingatkan hati orang yang lalai, terus merenungkan dan menghayati dzikir, 
mengkonsentrasikan pendengaran jama'ah, menghilangkan ngantuk serta menambah 
semangat." (Ruhul Bayan, Juz III: h. 306). 


20. Hukum Meng-Hadiah-kan Fatihah 


Di antara tradisi umat Islam adalah membaca surat al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 839 


untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa hukum perbuatan ini 
adalah boleh. Ibnu 'Agil, salah seorang tokoh besar madzhab Hanbali mengatakan, "Disunnahkan 
menghadiahkan bacaan Al-Gur'an kepada Nabi saw.” 


Bukankah seorang yang kamil (tinggi derajatnya) memungkinkan untuk bertambah ketinggian 
derajat dan kesempurnaannya. Dalil sebagian orang yang melarang bahwa perbuatan ini adalah 
tahshilul hashil (percuma) karena semua semua amal umatnya otomatis masuk dalam timbangan 
amal Rasulullah, jawabannya adalah bahwa ini bukanlah masalah. Bukankah Allah Subhanahu wa 
Ta'ala memberitakan dalam Al-Gur'an bahwa la bershalawat terhadap Nabi saw. kemudian Allah 
memerintahkan kita untuk bershalawat kepada Nabi. 


Al Muhaddits Syekh Abdullah al-Ghumari dalam kitabnya Ar-Raddul Muhkam al-Matin, hhm. 270, 
mengatakan, "Menurut saya boleh saja seseorang menghadiahkan bacaan Al-@u'an atau yang 
lain kepada baginda Nabi saw., meskipun beliau selalu mendapatkan pahala semua kebaikan 
yang dilakukan oleh umatnya, karena memang tidak ada yang melarang hal tersebut. Bahwa para 
sahabat tidak melakukannya, hal ini tidak menunjukkan bahwa itu dilarang.” 


21. Hukum Bacaan al-Our'an, Doa (Tahlil) dan Jamuan 
makan untuk orang mati 


Dalam hal ini ada segolongan yang yang berkata bahwa do'a, bacaan Al-Auran, tahlil dan 
shadagoh tidak sampai pahalanya kepada orang mati dengan alasan dalilnya, sebagai berikut, 
“Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan”. (AS An-Najm 53: 39). Juga 
hadits Nabi Muhammad SAW., “Vika anak Adam mati, putuslah segala amal perbuatannya kecuali 
tiga perkara, shadagoh jariyah, ilmu yang dimanfa'atkan, dan anak yang sholeh yang mendo'akan 
dia.” 


Mereka sepertinya, hanya secara parsial memahami kedua dalil di atas, tanpa menghubungkan 
dengan dalil-dalil lain. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil, do'a, bacaan Al-@uran, 
shadagoh dan tahlil tidak berguna bagi orang mati. Pemahaman itu bertentangan dengan banyak 
ayat dan hadits Rasulullah SAW. beberapa di antaranya, “Dan orang-orang yang datang setelah 
mereka, berkata: Yaa Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang 
telah mendahului kami dengan beriman.” (AS Al-Hasyr 59: 10) Dalam hadith dijelaskan, “Bertanya 
seorang laki-laki kepada Nabi saw.: Ya Rasulullah sesungguhnya ibu saya telah mati, apakah 
berguna bagi saya, seandainya saua bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab: yaa berguna 
untuk ibumu.” (HR Abu Dawud). 


Di dalam Tafsir ath-Thobari jilid 9 juz 27 dijelaskan bahwa surat Al-Najm ayat 39 di atas diturunkan 
tatkala Walid ibnu Mughirah masuk Islam diejek oleh orang musyrik, dan orang musyrik tadi 
berkata, “Kalau engkau kembali kepada agama kami dan memberi uang kepada kami, kami yang 
menanggung siksaanmu di akhera.t' Maka Allah SWT menurunkan ayat di atas yang menunjukan 
bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, bagi seseorang apa yang telah 
dikerjakan, bukan berarti menghilangkan pekerjaan seseorang untuk orang lain, seperti do'a 
kepada orang mati dan lain-lainnya. 


Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa jilid 24, berkata: “Orang yang berkata bahwa do'a tidak 
sampai kepada orang mati dan perbuatan baik, pahalanya tidak sampai kepada orang mati,” 
mereka itu ahli bid'ah, sebab para ulama' telah sepakat bahwa mayyit mendapat manfa'at dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(840 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


do'a dan amal shaleh orang yang hidup. 


Dr. Ahmad as-Syarbashi, guru besar pada Universitas al-Azhar, dalam kitabnya, Yas aluunaka fid 
Diini wal Hayaah juz 1 : 442, sebagai berikut, “Sungguh para ahli figh telah berargumentasi atas 
kiriman pahala ibadah itu dapat sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan hadist 
bahwa sesungguhnya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw., seraya 
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah untuk keluarga kami yang sudah 
mati, kami melakukan haji untuk mereka dan kami berdoa bagi mereka: apakah hal tersebut 
pahalanya dapat sampai kepada mereka? Rasulullah saw. bersabda: Ya! Sungguh pahala dari 
ibadah itu benar-benar akan sampai kepada mereka dan sesungguhnya mereka itu benar-benar 
bergembira dengan kiriman pahala tersebut, sebagaimana salah seorang dari kamu sekalian 
bergembira dengan hadiah apabila hadiah tersebut dikirimkan kepadanya!" 


Sedangkan Memberi jamuan yang biasa diadakan ketika ada orang meninggal, hukumnya 
boleh (mubah), dan menurut mayoritas ulama bahwa memberi jamuan itu termasuk ibadah 
yang terpuji dan dianjurkan. Sebab, jika dilihat dari segi jamuannya termasuk sedekah 
yang dianjurkan oleh Islam yang pahalanya dihadiahkan pada orang telah meninggal. Dan 
lebih dari itu, ada tujuan lain yang ada di balik jamuan tersebut, yaitu ikramud dla'if 
(menghormati tamu), bersabar menghadapi musibah dan tidak menampakkan rasa susah 
dan gelisah kepada orang lain. 


22. Tahlilan/Kenduri Arwah, Mana dalilnya ? 


Acara tahlilan, biasanya berisikan acara pembacaan ayat-ayat suci Al-@uran, dzikir(Tasbih, 
tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dll), Sholawat dan lain sebagainya yang bertujuan supaya amalan 
tersebut, selain untuk yang membacanya juga bisa bermanfaan bagi si mayit. 


Berikut kami sampaikan beberapa dalil yang menerangkan sampainya amalan tersebut (karena 
keterbatasan ruang & waktu maka kami sampaikan sementara dalil yang dianggap urgen saja, 
Insya Alloh akan disambung karena masih ada beberapa dalil hadits & pendapat ulama terutama 
ulama yang sering dijadikan sandaran sodara kita yang tidak menyetujui adanya acara tahlilan 
diantaranya pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah, Imam Ibnul Goyyim, Imam As-Saukani dll.. 


DALIL SAMPAINYA AMALIYAH BAGI MAYIT 
1. Dalil Algur'an: 


Artinya” Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka 
berdo'a :” Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudar-saudar kami yang telah beriman lebih 
dahulu dari kami” (AS Al Hasyr: 10) 


Dalam ayat ini Allah SWT menyanjung orang-orang yang beriman karena mereka memohonkan 
ampun (istighfar) untuk orang-orang beriman sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa orang 
yang telah meninggal dapat manfaat dari istighfar orang yang masih hidup. 


2. Dalil Hadits 


a. Dalam hadits banyak disebutkan do'a tentang shalat jenazah, do'a setelah mayyit dikubur dan 
do'a ziarah kubur. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 841 ) 


Tentang do'a shalat jenazah antara lain, Rasulullah SAW. bersabda: 


Artinya:” Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW. - setelah selesai 
shalat jenazah-bersabda:” Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah dia, 
sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan 
air es dan air embun, bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari 
kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga 
yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia 
dari siksa kubur dan siksa neraka” (HR Muslim). 


Tentang do'a setelah mayyit dikuburkan, Rasulullah saw. bersabda: 


Artinya: Dari Ustman bin 'Affan ra berkata:” Adalah Nabi SAW. apabila selesai menguburkan 
mayyit beliau beridiri lalu bersabda:” mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan 
hati untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya” (HR Abu Dawud) 


Sedangkan tentang do'a ziarah kubur antara lain diriwayatkan oleh “Aisyah ra bahwa ia bertanya 
kepada Nabi SAW.: 


Artinya:” bagaimana pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur ? Rasul SAW. 
menjawab, “Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur baik mu'min 
maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada generasi pendahulu dan generasi 
mendatang dan sesungguhnya -insya Allah- kami pasti menyusul) (HR Muslim). 


b. Dalam Hadits tentang sampainya pahala shadagah kepada mayyit 


Artinya: Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia 
tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW. unntuk bertanya:” Wahai Rasulullah SAW. 
sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya 
bersedekah untuknya bermanfaat baginya ? Rasul saw. menjawab: Ya, Saad berkata:” 
saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya” (HR Bukhari). 


c. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Saum 


Artinya: Dari “Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW. bersabda:” Barang siapa yang meninggal dengan 
mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka keluarganya berpuasa untuknya”(HR Bukhari dan 
Muslim) 


d. Dalil Hadits Tentang Sampainya Pahala Haji 


Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi saw. dan 
bertanya:” Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai ia meninggal, 
apakah saya melakukah haji untuknya ? rasul menjawab: Ya, bagaimana pendapatmu kalau 
ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya ? bayarlah hutang Allah, karena hutang 
Allah lebih berhak untuk dibayar (HR Bukhari) 


3. Dalil Ijma' 
a. Para ulama sepakat bahwa do'a dalam shalat jenazah bermanfaat bagi mayyit. 


b. Bebasnya hutang mayyit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 842 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berdasarkan hadits Abu @otadah dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang 
mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya nabi saw. bersabda: 


Artinya:” Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya” (HR Ahmad) 
4. Dalil Aiyas 


Pahala itu adalah hak orang yang beramal. Jika ia menghadiahkan kepada saudaranya yang 
muslim, maka hal itu tidak ada halangan sebagaimana tidak dilarang menghadiahkan harta untuk 
orang lain di waktu hidupnya dan membebaskan utang setelah wafatnya. 


Islam telah memberikan penjelasan sampainya pahala ibadah badaniyah seperti membaca 
Algur'an dan lainnya digiyaskan dengan sampainya puasa, karena puasa adalah menahan diri dari 
yang membatalkan disertai niat, dan itu pahalanya bisa sampai kepada mayyit. Jika demikian 
bagaimana tidak sampai pahala membaca Algur'an yang berupa perbuatan dan niat. 


Adapun dalil yang menerangkan shadagah untuk mayit pada hari-hari tertentu seperti hari ke satu, 
dua sampai dengan ke tujuh bahkan ke-40 yaitu hadits marfu' mursal dari tiga orang tabi'ien yaitu 
Thaus, Ubaid bin Umair dan Mujahid yang dapat dijadikan gaid kepada hadits-hadits mutlak (tidak 
ada gaid hari-hari untuk bershadagah untuk mayit) di atas: 


a. Riwayat Thaus : 


Bahwa orang-orang mati itu akan mendapat fitnah (ujian) di dalam alam kubur mereka tujuh hari. 
Maka mereka (para sahabat) itu menganjurkan untuk memberi shadagah makanan atas nama 
mereka selama hari-hari itu. 


b. Sebagai tambahan dari riwayat Ubaid bin Umair: 


Terjadi fitnah kubur terhadap dua golongan orang yaitu orang mukmin dan orang munafig. Adapun 
terhadap orang mukmin dilakukan tujuh hari dan terhadap orang munafig dilakukan 40 hari. 


Cc. Ada lagi tambahan dalam riwayat Mujahid yaitu 
Ruh-ruh itu berada diatas pekuburan selama tujuh hari, sejak dikuburkan tidak memisahinya. 


Kemudian dalam beberapa hadits lain menyatakan bahwa kedua malaikat Munkar dan Nakir itu 
mengulangi pertanyaan-pertanyaan tiga kali dalam satu waktu. Lebih jelas dalam soal ini dapat 
dibaca dalam buku “Thulu' ats-tsuraiya di izhaari makana khafiya” susunan al Imam Suyuty dalam 
kitab “ Al-Hawi lil fatawiy” jilid II. 


Tambahan: 

Sampainya Hadiah Bacaan Al-gur'an untuk mayyit (Orang Mati) 

A. Dalil-dalil Hadiah Pahala Bacaan 

1. Hadits tentang wasiat ibnu umar tersebut dalam syarah agidah Thahawiyah Hal :458 : 


“ Dari ibnu umar Ra. : “Bahwasanya Beliau berwasiat agar diatas kuburnya nanti sesudah 
pemakaman dibacakan awa-awal surat albagarah dan akhirnya. Dan dari sebagian muhajirin 
dinukil juga adanya pembacaan surat albagarah” 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 843 ) 


Hadits ini menjadi pegangan Imam Ahmad, padaha imam Ahmad ini sebelumnya termasuk orang 
yang mengingkari sampainya pahala dari orang hidup kepada orang yang sudah mati, namun 
setelah mendengar dari orang-orang kepercayaan tentang wasiat ibnu umar tersebut, beliau 
mencabut pengingkarannya itu. (mukhtasar tadzkirah gurtubi halaman 25). 


Oleh karena itulah, maka ada riwayat dari imam Ahmad bin Hnbal bahwa beliau berkata : “ 
Sampai kepada mayyit (pahala) tiap-tiap kebajikan karena ada nash-nash yang dating padanya 
dan juga karena kaum muslimin (zaman tabi'in dan tabiuttabi'in) pada berkumpul disetiap negeri, 
mereka membaca al-guran dan menghadiahkan (pahalanya) kepada mereka yang sudah 
meninggal, maka jadialah ia iima . (Yasaluunaka fid din wal hayat oleh syaikh dari Ahmad 
syarbasy Jilid 111/423). 


2. Hadits dalam sunan Baihagi danan isnad Hasan 


“ Bahwasanya Ibnu umar menyukai agar dibaca keatas pekuburan sesudah pemakaman awal 
surat albagarah dan akhirnya” 


Hadits ini agak semakna dengan hadits pertama, hanya yang pertama itu adalah wasiat 
sedangkan ini adalah pernyataan bahwa beliau menyukai hal tersebut. 


3. Hadits Riwayat darulgutni 


“Barangsiapa masuk kepekuburan lalu membaca gulhuwallahu ahad (surat al ikhlash) 11 kali, 
kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati (dipekuburan itu), maka 
la akan diberi pahala sebanyak orang yang mati disitu”. 


4. Hadits marfu' Riwayat Hafidz as-salafi 


“ Barangsiapa melewati pekuburan lalu membaca gulhuwallahu ahad (surat al ikhlash) 11 kali, 
kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati (dipekuburan itu), maka 
la akan diberi pahala sebanyak orang yang mati disitu”. 


(Mukhtasar Al-gurtubi hal. 26). 
5. Hadits Riwayat Thabrani dan Baihagi 


“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Jika mati salah seorang dari kamu, maka 
janganlah menahannya dan segeralah membawanya ke kubur dan bacakanlah Fatihatul kitab 
disamping kepalanya”. 


6. Hadits riwayat Abu dawud, Nasa'l, Ahmad dan ibnu Hibban: 


“Dari ma'gil bin yasar dari Nabi SAW., Beliau bersabda: “Bacakanlah surat yaasin untuk orang 
yang telah mati diantara kamu". 


B. Fatwa Ulama Tentang Sampainya Hadiah Pahala Bacaan kepada Mayyit 
1. Berkata Muhammad bin ahmad al-marwazi : 


“Saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata : “Jika kamu masuk ke pekuburan, maka 
bacalah Fatihatul kitab, al-ikhlas, al falag dan an-nas dan jadikanlah pahalanya untuk para 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 8aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penghuni kubur, maka sesungguhnya pahala itu sampai kepada mereka. Tapi yang lebih baik 
adalah agar sipembaca itu berdoa sesudah selesai dengan: “Ya Allah, sampaikanlah pahala ayat 
yang telah aku baca ini kepada si fulan...” (Hujjatu Ahlis sunnah waljamaah hal. 15) 


2. Berkata Syaikh ali bin Muhammad Bin abil Iz : 


“Adapun Membaca Al-guran dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati secara 
sukarela dan tanpa upah, maka pahalanya akan sampai kepadanya sebagaimana sampainya 
pahala puasa dan haji”. (Syarah agidah Thahawiyah hal. 457). 


3. Berkata Ibnu taymiyah : 


“sesungguhnya mayyit itu dapat beroleh manfaat dengan ibadah-ibadah kebendaan seperti 
sedekah dan seumpamanya”. (yas alunka fiddin wal hayat jilid 1/442). 


Di atas adalah kitab ibnu taimiah berjudul majmuk fatawa jilid 24 pada hal. 324. Ibnu taimiah 
ditanya mengenai seseorang yang bertahlil, bertasbih,bertahmid,bertakbir dan menyampaikan 
pahala tersebut kepada simayat muslim lantas ibnu taimiah menjawab amalan tersebut sampai 
kepada si mayat dan juga tasbih, takbir dan lain-lain zikir sekiranya disampaikan pahalanya 
kepada si mayat maka ianya sampai dan bagus serta baik. 


Mengapa Wahhabi menolak dan menyesatkan amalan ini. 


Di atas adalah kitab ibnu tamiah berjudul majmuk fatawa juz 24 hal. 324.ibnu taimiah di tanya 
mengenai seorang yang bertahlil 70000 kali dan menghadiahkan kepada si mayat muslim lantas 
ibnu taimiah mengatakan amalan itu adalah amat memberi manafaat dan amat baik serta mulia. 


4. Berkata Ibnu gayyim al-jauziyah: 


“sesuatu yang paling utama dihadiahkan kepada mayyit adalah sedekah, istighfar, berdoa 
untuknya dan berhaji atas nama dia. Adapun membaca al-guran dan menghadiahkan pahalanya 
kepada mayyit secara sukarela dan tanpa imbalan, maka akan sampai kepadanya sebagaimana 
pahala puasa dan haji juga sampai kepadanya (yasaaluunaka fiddin wal hayat jilid 1/442) 


Berkata Ibnu gayyim al-jauziyah dalam kitabnya Ar-ruh : “Al Khallal dalam kitabnya Al-Jami' 
sewaktu membahas bacaan al-guran disamping kubur” berkata : Menceritakan kepada kami 
Abbas bin Muhammad ad-dauri, menceritakan kepada kami yahya bin mu'in, menceritakan 
kepada kami Mubassyar al-halabi, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ala' bin al-lajlaj 
dari bapaku : “ Jika aku telah mati, maka letakanlah aku di liang lahad dan ucapkanlah bismillah 
dan baca permulaan surat al-bagarah disamping kepalaku karena seungguhnya aku mendengar 
Abdullah bin Umar berkata demikian. 


Ibnu gayyim dalam kitab ini pada halaman yang sama : “Mengabarkan kepadaku Hasan bin 
Ahmad bin al-warrag, menceritakan kepadaku Ali-Musa Al-Haddad dan dia adalah seorang yang 
sangat jujur, dia berkata : “Pernah aku bersama Ahmad bin Hanbal, dan Muhammad bin Gudamah 
al-juhairi menghadiri jenazah, maka tatkala mayyit dimakamkan, seorang lelaki kurus duduk 
disamping kubur (sambil membaca al-guran). Melihat ini berkatalah imam Ahmad kepadanya: 
“Hai sesungguhnya membaca al-gur'an disamping kubur adalah bid'ah!” Maka tatkala kami keluar 
dari kubur berkatalah imam Muhammad bin gudamah kepada imam ahmad bin Hanbal : “Wahai 
abu abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubassyar al-halabi?. Imam Ahmad menjawab : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 845 ) 


“Beliau adalah orang yang tsigah (terpercaya), apakah engkau meriwayatkan sesuatu darinya?. 
Muhammad bin godamah berkata : Ya, mengabarkan kepadaku Mubasyar dari Abdurahman bin 
ala bin al-laj-laj dari bapaknya bahwa dia berwasiat apabila telah dikuburkan agar dibacakan 
disamping kepalanya permulaan surat al-bagarah dan akhirnya dan dia berkata : “aku telah 
mendengar Ibnu Umar berwasiat yang demikian itu”. Mendengar riwayat tersebut Imam ahmad 
berkata : “Kembalilah dan katakan kepada lelaki itu agar bacaannya diteruskan (Kitab ar-ruh, ibnul 
gayyim al jauziyah). 


5. Berkata Sayaikh Hasanain Muhammad makhluf, Mantan Mufti negeri mesir : “ Tokoh-tokoh 
madzab hanafi berpendapat bahwa tiap-tiap orang yang melakukan ibadah baik sedekah atau 
membaca al-guran atau selain demikian daripada macam-macam kebaikan, boleh baginya 
menghadiahkan pahalanya kepada orang lain dan pahalanya itu akan sampai kepadanya. 


6. Imam sya'bi : “Orang-orang anshar jika ada diantara mereka yang meninggal, maka mereka 
berbondong-bondong ke kuburnya sambil membaca al-guran disampingnaya”. (ucapan imam 
sya'bi ini juga dikutip oleh ibnu gayyim al jauziyah dalam kitab ar-ruh hal. 13). 


7. Berkata Syaikh ali ma'sum : “Dalam madzab maliki tidak ada khilaf dalam hal sampainya pahala 
sedekah kepada mayyit. Menurut dasar madzab, hukumnya makruh. Namun ulama-ulama 
mutakhirin berpendapat boleh dan dialah yang diamalkan. Dengan demikian, maka pahala bacaan 
tersebut sampai kepada mayyit dan ibnu farhun menukil bahwa pendapat inilah yang kuat”. 
(hujjatu ahlisunnah wal jamaah halaman 13). 


8. Berkata Allamah Muhammad al-arobi: Sesungguhnya membaca al-guran untuk orang-orang 
yang sudah meninggak hukumnya boleh (Malaysia : Harus) dan sampainya pahalanya kepada 
mereka menurut jumhur fugaha islam Ahlusunnah wal-jamaah walaupun dengan adanya imbalan 
berdasarkan pendapat yang tahgig . (kitab majmu' tsalatsi rosail). 


9. Berkata imam gurtubi : “telah ijma' ulama atas sampainya pahala sedekah untuk orang yang 
sudah mati, maka seperti itu pula pendapat ulama dalam hal bacaan al-guran, doa dan istighfar 
karena masing-masingnya termasuk sedekah dan dikuatkan hal ini oleh hadits : “Kullu ma'rufin 
shadagah / (setiapkebaikan adalah sedekah)”. (Tadzkirah al-gurtubi halaman 26). 


Begitu banyaknya Imam-imam dan ulama ahlussunnah yang menyatakan sampainya pahala 
bacaan alguran yang dihadiahkan untuk mayyit (muslim), maka tidak lah kami bisa menuliskan 
semuanya dalam risalah ini karena khawatir akan terlalu panjang. 


C. Dalam Madzab Imam syafii 


Untuk menjelaskan hal ini marilah kita lihat penuturan imam Nawawi dalam Al-adzkar halaman 
140 : “Dalam hal sampainya bacaan al-guran para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang 
masyhur dari madzab Syafii dan sekelompok ulama adalah tidak sampai. Namun menurut Imam 
ahmad bin Hanbal dan juga Ashab Syafii berpendapat bahwa pahalanya sampai. Maka lebih baik 
adalah si pembaca menghaturkan doa : Ya Allah sampaikanlah bacaan yat ini untuk si fulan....... " 


Tersebut dalam al-majmu jilid 15/522 : “Berkata Ibnu Nahwi dalam syarah Minhaj: “Dalam Madzab 
syafii menurut gaul yang masyhur, pahala bacaan tidak sampai. Tapi menurut gaul yang Mukhtar, 
adalah sampai apabila dimohonkan kepada Allah agar disampaikan pahala bacaan tersebut. Dan 
seyogyanya memantapkan pendapat ini karena dia adalah doa. Maka jika boleh berdoa untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(846 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mayyit dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh si pendoa, maka kebolehan berdoa dengan 
sesuatu yang dimiliki oleh si pendoa adalah lebih utama”. 


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam madzab syafei terdapat dua gaul dalam hal 
pahala bacaan : 


1. Gaul yang masyhur yakni pahala bacaan tidak sampai 
2. Gaul yang mukhtar yakni pahala bacaan sampai. 


Dalam menanggapai gaul masyhur tersebut pengarang kitab Fathul wahhab yakni Syaikh Zakaria 
Al-anshari mengatakan dalam kitabnya Jilid 11/19 : 


“Apa yang dikatakan sebagai gaul yang masyhur dalam madzhab syafii itu dibawa atas pengertian 
: “Jika alguran itu tidak dibaca dihadapan mayyit dan tidak pula meniatkan pahala bacaan 
untuknya”. 


Dan mengenai syarat-syarat sampainya pahala bacaan itu Syaikh Sulaiman al-jamal mengatakan 
dalam kitabnya Hasiyatul Jamal Jilid IV/67 : 


“Berkata syaikh Muhammad Ramli : Sampai pahala bacaan jika terdapat salah satu dari tiga 
perkara yaitu : 1. Pembacaan dilakukan disamping kuburnya, 2. Berdoa untuk mayyit sesudah 
bacaan Al-guran yakni memohonkan agar pahalanya disampaikan kepadanya, 3. Meniatkan 
samapainya pahala bacaan itu kepadanya”. 


Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh ahmad bin gasim al-ubadi dalam hasyiah Tuhfatul 
Muhtaj Jilid VII/74 : 


“Kesimpulan Bahwa jika seseorang meniatkan pahala bacaan kepada mayyit atau dia mendoakan 
sampainya pahala bacaan itu kepada mayyit sesudah membaca Al-guran atau dia membaca 
disamping kuburnya, maka hasilah bagi mayyit itu seumpama pahala bacaannya dan hasil pula 
pahala bagi orang yang membacanya”. 


Namun Demikian akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin jika : 


1. Pembacaan yang dilakukan dihadapan mayyit diiringi pula dengan meniatkan pahala bacaan itu 
kepadanya. 


2. Pembacaan yang dilakukan bukan dihadapan mayyit agar disamping meniatkan untuk si mayyit 
juga disertai dengan doa penyampaian pahala sesudah selesai membaca. 


Langkah seperti ini dijadikan syarat oleh sebagian ulama seperti dalam kitab tuhfah dan syarah 
Minhaj (lihat kitab Panatut Tahlibin Jilid 11/24). 


D. Dalil-dalil orang yang membantah adanya hadiah pahala dan jawabannya 
1. Hadis riwayat muslim : 


“Jika manusia, maka putuslah amalnya kecuali tiga : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau 
anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya” 


Jawab : Tersebut dalam syarah Thahawiyah hal. 456 bahwa sangat keliru berdalil dengan hadist 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 847 ) 


tersebut untuk menolak sampainya pahala kepada orang yang sudah mati karena dalam hadits 
tersebut tidak dikatakan : “ingata'a intifa'uhu (terputus keadaannya untuk memperoleh manfaat). 
Hadits itu hanya mengatakan “ingatha'a 'amaluhu (terputus amalnya)”. Adapun amal orang lain, 
maka itu adalah milik (hag) dari amil yakni orang yang mengamalkan itu kepadanya maka akan 
sampailah pahala orang yang mengamalkan itu kepadanya. Jadi sampai itu pahala amal si mayyit 
itu. Hal ini sama dengan orang yang berhutang lalu dibayarkan oleh orang lain, maka bebaslah dia 
dari tanggungan hutang. Akan tetapi bukanlah yang dipakai membayar hutang itu miliknya. Jadi 
terbayarlah hutang itu bukan oleh dia telah memperoleh manfaat (intifa”) dari orang lain. 


2. Firman Allah surat an-najm ayat 39 : 


“Atau belum dikabarkan kepadanya apa yang ada dalam kitab nabi musa dan nabi Ibrahim yang 
telah memenuhi kewajibannya bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan 
bahwasanya tiada yang didapat oleh manusia selain dari yang diusahakannya”. 


Jawab : Banyak sekali jawaban para ulama terhadap digunakannya ayat tersebut sebagai dalil 
untuk menolak adanya hadiah pahala. Diantara jawaban-jawaban itu adalah : 


a. Dalam syarah thahawiyah hal. 1455 diterangkan dua jawaban untuk ayat tersebut : 


1. Manusia dengan usaha dan pergaulannya yang santun memperoleh banyak kawan dan 
sahabat, melahirkan banyak anak, menikahi beberapa isteri melakukan hal-hal yang baik untuk 
masyarakat dan menyebabkan orang-orang cinta dan suka padanya. Maka banyaklah orang- 
orang itu yang menyayanginya. 


Merekapun berdoa untuknya dan mengahadiahkan pula pahala dari ketaatan-ketaatan yang sudah 
dilakukannya, maka itu adalah bekas dari usahanya sendiri. Bahkan masuknya seorang muslim 
bersama golongan kaum muslimin yang lain didalam ikatan islam adalah merupakan sebab paling 
besar dalam hal sampainya kemanfaatan dari masing-masing kaum muslimin kepada yang lainnya 
baik didalam kehidupan ini maupun sesudah mati nanti dan doa kaum muslimin yang lain. 


Dalam satu penjelasan disebutkan bahwa Allah SWT menjadikan iman sebagai sebab untuk 
memperoleh kemanfaatan dengan doa serta usaha dari kaum mukminin yang lain. Maka jika 
seseorang sudah berada dalam iman, maka dia sudah berusaha mencari sebab yang akan 
menyampaikannya kepada yang demikian itu. (Dengan demikian pahala ketaatan yang 
dihadiahkan kepadanya dan kaum mukminin sebenarnya bagian dari usahanya sendiri). 


2. Ayat al-gur'an itu tidak menafikan adanya kemanfaatan untuk seseorang dengan sebab usaha 
orang lain. Ayat al-gur'an itu hanya menafikan “kepemilikan seseorang terhadap usaha orang lain”. 
Allah SWT hanya mengabarkan bahwa “laa yamliku illa sa'yah (orang itu tidak akan memiliki 
kecuali apa yang diusahakan sendiri). 


Adapun usaha orang lain, maka itu adalah milik bagi siapa yang mengusahakannya. Jika dia mau, 
maka dia boleh memberikannya kepada orang lain dan pula jika ia mau, dia boleh menetapkannya 
untuk dirinya sendiri. (jadi huruf “lam” pada lafadz “lil insane” itu adalah “il istihgag” yakni 
menunjukan arti “milik”. 


Demikianlah dua jawaban yang dipilih pengarang kitab syarah thahawiyah. 


b. Berkata pengarang tafsir Khazin : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(848 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Yang demikian itu adalah untuk kaum Ibrahin dan musa. Adapun ummat islam (umat Nabi 
Muhammad SAW.), maka mereka bias mendapat pahala dari usahanya dan juga dari usaha orang 
lain”. 


Jadi ayat itu menerangkan hokum yang terjadi pada syariat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bukan 
hukum dalam syariat nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan pangkal ayat tersebut berbunyi : 


“Atau belum dikabarkan kepadanya apa yang ada dalam kitab nabi musa dan nabi Ibrahim yang 
telah memenuhi kewajibannya bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan 
bahwasanya tiada yang didapat oleh manusia selain dari yang diusahakannya”. 


c. Sahabat Nabi, Ahli tafsir yang utama Ibnu Abbas Ra. Berkata dalam menafsirkan ayat tersebut : 


“ ayat tersebut telah dinasakh (dibatalkan) hukumnya dalam syariat kita dengan firman Allah 
SWT : “Kami hubungkan dengan mereka anak-anak mereka”, maka dimasukanlah anak ke dalam 
sorga berkat kebaikan yang dibuat oleh bapaknya' (tafsir khazin juz IV/223). 


Firman Allah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Ra sebagai penasakh surat an-najm ayat 39 itu 
adalah surat at-thur ayat 21 yang lengkapnya sebagai berikut : 


“Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan iman, maka 
kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka dan tidaklah mengurangi sedikitpun dari 
amal mereka. Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya”. 


Jadi menurut Ibnu abbas, surat an-najm ayat 39 itu sudah terhapus hukumnya, berarti sudah tidak 
bias dimajukan sebagai dalil. 


d. Tersebut dalam Nailul Authar juz IV ayat 102 bahwa kata-kata : “Tidak ada seseorang itu.....” 
Maksudnya “tidak ada dari segi keadilan (min tharigil adli), adapun dari segi karunia (min tharigil 
fadhli), maka ada bagi seseorang itu apa yang tidak dia usahakan. 


Demikianlah penafsiran dari surat An-jam ayat 39. Banyaknya penafsiran ini adalah demi untuk 
tidak terjebak kepada pengamalan denganzhahir ayat semata-mata karena kalau itu dilakukan, 
maka akan banyak sekali dalil-dalil baik dari al-gur'an maupun hadits-hadits shahih yang ditentang 
oleh ayat tersebut sehingga menjadi gugur dan tidak bias dipakai sebagai dalil. 


3. Dalil mereka dengan Surat al-bagarah ayat 286 : 


“Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Baginya apa yang dia 
usahakan (daripada kebaikan) dan akan menimpanya apa yang dia usahakan (daripada 
kejahatan)”. 


Jawab : Kata-kata “laha maa kasabat" menurut ilmu balaghah tidak mengandung unsur hasr 
(pembatasan). Oleh karena itu artinya cukup dengan : “Seseorang mendapatkan apa yang ia 
usahakan”. Kalaulah artinya demikian ini, maka kandungannya tidaklah menafikan bahwa dia akan 
mendapatkan dari usaha orang lain. Hal ini sama dengan ucapan : “Seseorang akan memperoleh 
harta dari usahanya”. Ucapan ini tentu tidak menafikan bahwa seseorang akan memperoleh harta 
dari pusaka orang tuanya, pemberian orang kepadanya atau hadiah dari sanak familinya dan para 
sahabatnya. Lain halnya kalau susunan ayat tersebut mengandung hasr (pembatasan) seperti 
umpamanya : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 849 ) 


“Iaisa laha illa maa kasabat' 


“Tidak ada baginya kecuali apa yang dia usahakan atau seseorang hanya mendapat apa yang ia 
usahakan”. 


4. Dalil mereka dengan surat yasin ayat 54 : 
“Tidaklah mereka diberi balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan”. 


Jawab : Ayat ini tidak menafikan hadiah pahala terhadap orang lain karena pangkal ayat tersebut 
adalah : 


“Pada hari dimana seseorang tidak akan didhalimi sedikitpun dan seseorang tidak akan diberi 
balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan” 


Jadi dengan memperhatikan konteks ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dinafikan itu 
adalah disiksanya seseorang sebab kejahatan orang lain, bukan diberikannya pahala terhadap 
seseorang dengan sebab amal kebaikan orang lain (Lihat syarah thahawiyah hal. 456). 


(ringkasan dari Buku argumentasi Ulama syafi'iyah terhadap tuduhan bid'ah,Al ustadz haji 
Mujiburahman, halaman 142-159, mutiara ilmu) 


Semoga menjadi asbab hidayah bagi Ummat 


23. Hukum Membaca Al-Barzanji 


Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi (orang banjar menyebutnya “Ba-Mulud'an") sudah 
melembaga bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Setiap memasuki Rabi'ul Awwal, 
berbagai ormas Islam, masjid, musholla, institusi pendidikan, dan majelis taklim bersiap 
memperingatinya dengan beragam cara dan acara: dari sekadar menggelar pengajian kecil- 
kecilan hingga seremoni akbar dan bakti sosial, dari sekadar diskusi hingga ritual-ritual yang sarat 
tradisi (lokal). Di antara yang berbasis tradisi adalah: 


“Manyanggar Banua, Mapanretasi di Pagatan, Ba'Ayun Mulud (Ma'ayun anak) di Kab. Tapin, 
Kalimantan Selatan 


“Sekaten, di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, 
“Gerebeg Mulud di Demak, 

“Panjang Jimat di Kasultanan Cirebon, 

“Mandi Barokah di Cikelet Garut, dan sebagainya. 


Tradisi lain yang tak kalah populer adalah pembacaan Kitab al-Barzanji. Membaca Barzanji seolah 
menjadi sesi yang tak boleh ditinggalkan dalam setiap peringatan Maulid Nabi. Pembacaannya 
dapat dilakukan di mana pun, kapan pun dan dengan notasi apa pun, karena memang tidak ada 
tata cara khusus yang mengaturnya. Al-Barzanji adalah karya tulis berupa prosa dan sajak yang 
isinya bertutur tentang biografi Muhammad, mencakup “nasab"-nya (silsilah), kehidupannya dari 
masa kanak-kanak hingga menjadi rasul. Selain itu, juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang 
dimilikinya, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan manusia. Judul aslinya adalah “Igd al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 850 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawahir “(Kalung Permata). Namun, dalam perkembangannya, nama pengarangnyalah yang lebih 
masyhur disebut, yaitu Syekh Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad al-Barzanji. Dia 
seorang sufi yang lahir di Madinah pada 1690 M dan meninggal pada 1766 M. 


“Relasi Berjanji dan Muludan 


“Ada catatan menarik dari Nico Captein, seorang orientalis dari Universitas Leiden, dalam 
bukunya yang berjudul “Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad saw. “INIS, 1994). Menurutnya, 
Maulid Nabi pada mulanya adalah perayaan kaum Syi'ah Fatimiyah (909-117 M) di Mesir untuk 
menegaskan kepada publik bahwa dinasti tersebut benar-benar keturunan Nabi. Bisa dibilang, ada 
nuansa politis di balik perayaannya. Dari kalangan Sunni, pertama kali diselenggarakan di Suriah 
oleh Nuruddin pada abad XI. Pada abad itu juga Maulid digelar di Mosul Irak, Mekkah dan seluruh 
penjuru Islam. Kendati demikian, tidak sedikit pula yang menolak memperingati karena dinilai 
“bid'ah “mengada-ada dalam beribadah). 


Di Indonesia, tradisi Berjanjen bukan hal baru, terlebih di kalangan Nahdliyyin “(sebutan untuk 
warga NU). Berjanjen tidak hanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi, namun kerap 
diselenggarakan pula pada tiap malam Jumat, pada upacara kelahiran, “akikah “dan potong 
rambut, pernikahan, syukuran, dan upacara lainnya. Bahkan, pada sebagian besar pesantren, 
Berjanjen telah menjadi kurikulum wajib. Selain al-Barzanji, terdapat pula kitab-kitab sejenis yang 
juga bertutur tentang kehidupan dan kepribadian Nabi. Misalnya, kitab 


“Shimthual-Durar, karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (Syair Maulud Al- 
Habsy), 


“al-Burdah, karya al-Bushiri dan 
"al-Diba, karya Abdurrahman al-Diba'y. 
Inovasi Baru 


Esensi Maulid adalah penghijauan sejarah dan penyegaran ketokohan Nabi sebagai satu-satunya 
idola teladan yang seluruh ajarannya harus dibumikan. Figur idola menjadi miniatur dari idealisme, 
kristalisasi dari berbagai falsafah hidup yang diyakini. Penghijauan sejarah dan penyegaran 
ketokohan itu dapat dilakukan kapan pun, termasuk di bulan Rabi'ul Awwal. Kaitannya dengan 
kebangsaan, identitas dan nasionalisme seseorang akan lahir jika ia membaca sejarah 
bangsanya. Begitu pula identitas sebagai penganut agama akan ditemukan (di antaranya) melalui 
sejarah agamanya. Dan, dibacanya Kitab al-Barzanji merupakan salah satu sarana untuk 
mencapai tujuan esensial itu, yakni 'menghidupkan' tokoh idola melalui teks-teks sejarah. 
Permasalahannya sekarang, sudahkah pelaku Berjanjen memahami bait-bait indah al-Barzanji 
sehingga menjadikannya inspirator dan motivator keteladanan? Barangkali, bagi kalangan santri, 
mereka dapat dengan mudah memahami makna tiap baitnya karena (sedikit banyak) telah 
mengerti bahasa Arab. Ditambah kajian khusus terhadap referensi penjelas “(syarh) “dari al- 
Barzanji, yaitu kitab “Madarij al-Shu'ud “karya al-Nawawi al-Bantani, menjadikan pemahaman 
mereka semakin komprehensif. Bagaimana dengan masyarakat awam? Tentu mereka tidak bisa 
seperti itu. Karena mereka memang tidak menguasai bahasa Arab. Yang mereka tahu, kitab itu 
bertutur tentang sejarah Nabi tanpa mengerti detail isinya. Akibatnya, penjiwaan dan penghayatan 
makna al-Barzanji sebagai inspirator dan motivator hidup menjadi tereduksi oleh rangkaian ritual 
simbolik yang tersakralkan. Barangkali, kita perlu berinovasi agar pesan-pesan profetik di balik bait 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 851 ) 


al-Barzanji menjadi tersampaikan kepada pelakunya (terutama masyarakat awam) secara utuh 
menyeluruh. Namun, ini tidaklah mudah. Dibutuhkan penerjemah yang andal dan sastrawan- 
sastrawan ulung untuk mengemas bahasa al-Barzanji ke dalam konteks bahasa kekinian dan 
kedisinian. Selain itu, juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat menerima inovasi baru 
terhadap aktivitas yang kadung tersakralkan itu. Inovasi dapat diimplementasikan dengan 
menerjemahkan dan menekankan aspek keteladan. Dilakukan secara gradual pasca-membaca 
dan melantunkan syair al-Barzanji. Atau mungkin dengan kemasan baru yang tidak banyak 
menyertakan bahasa Arab, kecuali lantunan shalawat dan ayat-ayat suci, seperti dipertunjukkan 
W.S. Rendra, Ken Zuraida (istri Rendra), dan kawan-kawan pada Pentas Shalawat Barzanji pada 
12-14 Mei 2003 di Stadion Tennis Indoor, Senayan, Jakarta. 


Sebagai pungkasan, semoga Barzanji tidak hanya menjadi “lagu wajib' dalam upacara, tapi (yang 
penting) juga mampu menggerakkan pikiran, hati, pandangan hidup serta sikap kita untuk menjadi 
lebih baik sebagaimana Nabi. Dan semoga, Maulid dapat mengentaskan kita dari keterpurukan 
sebagaimana Shalahuddin Al-Ayubi sukses membangkitkan semangat tentaranya hingga menang 
dalam pertempuran. 


Garis Keturunan Syekh al-Barzanji : 


Sayyid Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn Abdul Syed ibn Abdul 
Rasul ibn Galandar ibn Abdul Syed ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn Abdul Karim ibn Isa ibn Ali 
ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al-Imam Musa Al-Kazim ibn Al- 
Imam Ja'far As-Sodig ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir ibn Al-lImam Zainal Abidin ibn Al-Imam 
Husain ibn Sayidina Ali r.a. dan Sayidatina Fatimah binti Rasulullah saw. 


Dinamakan Al-Barjanzy karena dinisbahkan kepada nama desa pengarang yang terletak di 
Barjanziyah kawasan Akrad (kurdistan). Kitab tersebut nama aslinya 'Igd al-Jawahir (Bahasa Arab, 
artinya kalung permata) sebagian ulama menyatakan bahwa nama karangannya adalah “I'gdul 
Jawhar fi mawlid anNabiyyil Azhar”. yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi 
Muhammad saw., meskipun kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya. 


Beliau dilahirkan di Madinah Al Munawwarah pada hari Kamis, awal bulan Zulhijjah tahun 1126 H 
(1960 M) (1766 beliau menghafal Al-Guran 30 Juz kepada Syaikh Ismail Alyamany dan Tashih 
@uran (mujawwad) kepada syaikh Yusuf Asho'idy kemudian belajar ilmu nagliyah (guran Dan 
Haditz) dan “Agliyah kepada ulama-ulama masjid nabawi Madinah Al Munawwarah dan tokoh- 
tokoh gabilah daerah Barjanzi kemudian belajar ilmu nahwu, sharaf, mantig, Ma'ani, Badi, 
Faraidh, Khat, hisab, figih, ushul figh, falsafah, ilmu hikmah, ilmu teknik, lughah, ilmu mustalah 
hadis, tafsir, hadis, ilmu hukum, Sirah Nabawi, ilmu sejarah semua itu dipelajari selama beliau ikut 
duduk belajar bersama ulama-ulama masjid nabawi. Dan ketika umurnya mencapai 31 tahun atau 
bertepatan 1159 H barulah beliau menjadi seorang yang “Alim wal “Allaamah dan Ulama besar. 


Kitab “Mawlid al-Barzanji” ini telah disyarahkan oleh al-'Allaamah al-Fagih asy-Syaikh Abu 
“Abdullah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba'ilisy yang wafat tahun 
1299H dengan satu syarah yang memadai, cukup elok dan bermanfaat yang dinamakan “al-@awl 
al-Munji “ala Mawlid al-Barzanji” yang telah banyak kali diulang cetaknya di Mesir. 


Di samping itu, kitab Mawlid Sidi Ja'far al-Barzanji ini telah disyarahkan pula oleh para ulama 
kenamaan umat ini. Antara yang masyhur mensyarahkannya ialah Syaikh Muhammad bin Ahmad 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 852 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


'Ilyisy al-Maaliki al-Asy'ari asy-Syadzili al-Azhari dengan kitab “al-Gawl al-Munji “ala Mawlid al- 
Barzanji”. Beliau ini adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif, bermazhab Maliki 
lagi Asy'ari dan menjalankan Thorigah asy-Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217H (1802M) 
dan wafat pada tahun 1299H (1882M). 


Selain itu ulama kita kelahiran Banten, Pulau Jawa, yang terkenal sebagai ulama dan penulis yang 
produktif dengan banyak karangannya, yaitu Sayyidul “Ulama-il Hijaz, an-Nawawi ats-Tsani, 
Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah yang lathifah bagi “Mawlid al- 
Barzanji” dan karangannya itu dinamakannya “Madaarijush Shu'uud ila Iktisaa-il Buruud”. 
Kemudian, Sayyid Ja'far bin Sayyid Isma'il bin Sayyid Zainal “Abidin bin Sayyid Muhammad al- 
Hadi bin Sayyid Zain yang merupakan suami kepada satu-satunya anak Sayyid Ja'far al-Barzanji, 
telah juga menulis syarah bagi “Mawlid al-Barzanji” tersebut yang dinamakannya “al-Kawkabul 
Anwar 'ala “Igdil Jawhar fi Mawlidin Nabiyil Azhar”. 


Sayyid Ja'far ini juga adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Beliau juga 
merupakan seorang Mufti Syafi'iyyah. Karangan-karangan beliau banyak, antaranya: 
“Syawaahidul Ghufraan 'ala Jaliyal Ahzan fi Fadhaa-il Ramadhan”, “Mashaabiihul Ghurar “ala 
Jaliyal Kadar” dan “Taajul Ibtihaaj “ala Dhau-il Wahhaaj fi Israa wal Mi'raaj”. Beliau juga telah 
menulis sebuah managib yang menceritakan perjalanan hidup dan ketinggian nendanya Sayyid 


Ja'far al-Barzanji dalam kitabnya “ar-Raudhul A'thar fi Managib as-Sayyid Ja'far”. 


Kembali kepada Sidi Ja'far al-Barzanji, selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib 
di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan sahaja 
kerana ilmu, akhlak dan tagwanya, tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. 
Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. 
Diceritakan bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau sedang menyampaikan khutbah 
Jumaatnya, seseorang telah meminta beliau beristisga memohon hujan. Maka dalam khutbahnya 
itu beliau pun berdoa memohon hujan, dengan serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun 
dengan lebatnya sehingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman 
Junjungan Nabi s.a.w. dahulu. Menyaksikan peristiwa tersebut, maka sebahagian ulama pada 
zaman itu telah memuji beliau dengan bait-bait syair yang berbunyi:- 


Esia Up pink GL)" LAB Galah By eka 
Lab edi pal Udang "Ika 3 ab Ula 3 SIG 
Dahulu al-Faruug dengan al- Abbas beristisga' memohon hujan 
Dan kami dengan Ja'far pula beristisga' memohon hujan 
Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan 
Dan ini wasilah kami seorang Imam yang 'aarifin 


Sidi Ja'far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Bagi', sebelah bawah 
magam beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi s.a.w. Karangannya 
membawa umat ingatkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat kasihkan Junjungan Nabi s.a.w., 
membawa umat rindukan Junjungan Nabi s.a.w. Setiap kali karangannya dibaca, pasti sholawat 
dan salam dilantunkan buat Junjungan Nabi s.a.w. Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja'far 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 853 


yang telah berjasa menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia 
keturunan Adnan. Allahu ... Allah. 


Asad yh 3 pond gadi Ola Trail j6! meli 
Lain ) Aiyaad Sjr3 Il oya yiner Lagu 
Apa! y elorl y Slaa JAN d Gi y 
Ola y data Um AN ga Jari ) 
AS) Ona y OjS 4 keep Liat y 
ole 3 dns Al) lela UE SS 3 
Ya Allah ampunkan pengarang jalinan mawlid indah nyata 
Sayyidina Ja'far kepada Barzanj ternisbah dirinya 
Kejayaan berdamping denganMu hasilkan baginya 
Juga kabul segala harapan dan cita-cita 
Jadikanlah dia bersama mugarrabin berkediaman dalam syurga 
Tutupkan segala keaiban dan kelemahannya 
Segala kekurangan dan kekeliruannya 


Seumpamanya Ya Allah harap dikurnia juga 


Bagi penulis, pembaca serta pendengarnya 
alay kun yA Spy AAS Laka SAI eny 
CI ny db) 


Dalam bukunya, Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Penghormatan terhadap Nabi SAW. dalam 
Islam (1991), sarjana Jerman peneliti Islam, Annemarie Schimmel, menerangkan bahwa teks asli 
karangan Ja'far al-Barzanji, dalam bahasa Arab, sebetulnya berbentuk prosa. Namun, para 
penyair kemudian mengolah kembali teks itu menjadi untaian syair, sebentuk eulogy bagi Sang 
Nabi. 


Untaian syair itulah yang tersebar ke berbagai negeri di Asia dan Afrika, tak terkecuali Indonesia. 
Tidak tertinggal oleh umat Islam penutur bahasa Swahili di Afrika atau penutur bahasa Urdu di 
India, kita pun dapat membaca versi bahasa Indonesia dari syair itu, semisal hasil terjemahan 
HAA Dahlan atau Ahmad Najieh, meski kekuatan puitis yang terkandung dalam bahasa Arab 
kiranya belum sepenuhnya terwadahi dalam bahasa kita sejauh ini. 


Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Ja'far al-Barzanji merupakan biografi puitis 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 854 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nabi Muhammad SAW. Dalam garis besarnya, karya ini terbagi dua: “Natsar” dan “Nadhom”. 
Bagian “Natsar" terdiri atas 19 subbagian yang memuat 355 untaian syair, dengan mengolah bunyi 
“ah” pada tiap-tiap rima akhir. Seluruhnya menurutkan riwayat Nabi Muhammad SAW., mulai dari 
saat-saat menjelang paduka dilahirkan hingga masa-masa tatkala paduka mendapat tugas 
kenabian. Sementara, bagian “Nadhom" terdiri atas 16 subbagian yang memuat 205 untaian syair, 
dengan mengolah rima akhir “nun”. 


Dalam untaian prosa lirik atau sajak prosaik itu, terasa betul adanya keterpukauan sang penyair 
oleh sosok dan akhlak Sang Nabi. Dalam bagian “Nadhom', misalnya, antara lain diungkapkan 
sapaan kepada Nabi pujaan: Engkau mentari, engkau bulan/ Engkau cahaya di atas cahaya. 


Di antara idiom-idiom yang terdapat dalam karya ini, banyak yang dipungut dari alam raya seperti 
matahari, bulan, purnama, cahaya, satwa, batu, dan lain-lain. Idiom-idiom seperti itu diolah 
sedemikian rupa, bahkan disenyawakan dengan shalawat dan doa, sehingga melahirkan sejumlah 
besar metafor yang gemilang. Silsilah Sang Nabi sendiri, misalnya, dilukiskan sebagai “untaian 
mutiara”. 


Namun, bahasa puisi yang gemerlapan itu, seringkali juga terasa rapuh. Dalam karya Ja'far al- 
Barzanji pun, ada bagian-bagian deskriptif yang mungkin terlampau meluap. Dalam bagian 
“Natsar”, misalnya, sebagaimana yang diterjemahkan oleh HAA Dahlan, kita mendapatkan lukisan 
demikian: Dan setiap binatang yang hidup milik suku Auraisy memperbincangkan kehamilan Siti 
Aminah dengan bahasa Arab yang fasih. 


Betapapun, kita dapat melihat teks seperti ini sebagai tutur kata yang lahir dari perspektif penyair. 
Pokok-pokok tuturannya sendiri, terutama menyangkut riwayat Sang Nabi, terasa berpegang erat 
pada Alguran, hadis, dan sirah nabawiyyah. Sang penyair kemudian mencurahkan kembali rincian 
kejadian dalam sejarah ke dalam wadah puisi, diperkaya dengan imajinasi puitis, sehingga 
pembaca dapat merasakan madah yang indah. 


Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja'far al-Barzanji adalah kenyataan 
bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan. Dengan segala 
potensinya, karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan 
sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan perjuangan Nabi 
Muhammad SAW. 


Sifatnya: 


Wajahnya tampan, perilakunya sopan, matanya luas, putih giginya, hidungnya mancung, 
jenggotnya yang tebal,Mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan 
pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Guran dan Sunnah, wara', banyak berzikir, 
sentiasa bertafakkur, mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah,dan sangat pemurah. 


Seorang ulama besar yang berdedikasi mengajarkan ilmunya di Masjid Kakeknya (Masjid Nabawi) 
SAW. sekaligus beliau menjadi seorang mufti Mahzhab Syaffiiyah di kota madinah Munawwarah. 


“Al-Allaamah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji adalah MUFTI ASY- 
SYAFI'IYYAH di Kota Madinah al-Munawwarah. Banyak perbedaan tentang tanggal wafatnya, 
sebagian menyebut beliau meninggal pada tahun 1177 H. Imam az-Zubaidi dalam “al-Mu'jam al- 
Mukhtash” menulis bahwa beliau wafat tahun 1184 H, dimana Imam az-Zubaidi pernah berjumpa 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 855 ) 


dengan beliau dan menghadiri majelis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia. 


Maulid karangan beliau ini adalah kitab maulid yang paling terkenal dan paling tersebar ke pelosok 
negeri “Arab dan Islam, baik di Timur maupun di Barat. Bahkan banyak kalangan “Arab dan “Ajam 
(luar Arab) yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam waktu-waktu tertentu. 
Kandungannya merupakan khulaashah (ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi kisah lahir 
baginda, perutusan baginda sebagai rasul, hijrah, akhlak, peperangan sehingga kewafatan 
baginda. 


Wafat: 


Beliau telah kembali ke rahmatullah pada hari Selasa, setelah Asar,4 Sya'ban, tahun 1177 H 
(1766 M). Jasad beliau makamkan di Bagi' bersama keluarga Rasulullah saw. 


Kitab maulid Barzanji sendiri telah disyarah (dijelaskan) oleh ulama-ulama besar seperti Syaikh 
Muhammad bin Ahmad “Ilyisy al-Maaliki al-Asy'ari asy-Syadzili al-Azhari yang mengarang kitab 
“al-Gawl al-Munji “ala Mawlid al- Barzanji” dan Sayyidul “Ulama-il Hijaz, Syeikh Muhammad 
Nawawi al-Bantani al-Jawi “Madaarijush Shu uud ila Iktisaa-il Buruud”. 


0278. DALI-DALIL AMALIYAH NAHDLATUL "ULAMA 


Diterbitkan oleh : 
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KEBUMEN 
Gedung PC. IPNU Lt. 2, Jl. Kusuma No.96 Kebumen Jawa Tengah 54316 


website : www.ipnukebumen.wodrpress.com e-mail : ipnukbm. jaya@yahoo.com 
Berisi : 


1. Tarawih 20 rakaat 

2. Do'a Aunut 

3. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 

4. Talgin Mayit 

5. Sampainya Pahala, Do'a, dan Sadagah Kepada orang yang Sudah Meniggal 
6. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 hari orang Meninggal 
1. Haul 

8. Ziarah Kubur 

9. Tawasul 

10. Tabaruk 

11. Manakib 

12. Tahlil 

13. Dua adzan dalam shalat Jum'ah 


(Sama dengan dokumen F0065) 
A. Tarawih 20 raka'at 


1. Pengertian 


Shalat tarawih adalah shalat sunat dengan niat tertentu yang dikerjakan pada setiap malam Bulan 
Rahamadhan setelah shalat isya. Hukum shalat tarawih adalah sunah “ainiyah Muakkadah baik 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 856 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bagi laki-laki amaupun perempuan yang mukallaf. 


Dalam tradisi NU shalat tarawih 20 roka'at ini dikerjakan dengan dua roka'at salam, hal ini 
berdasarkan hadist Nabi tentang tata cara melaksanakan shalat malam. Nabi SAW bersabda : 


0 0. og 8 N BO... 0. Pad 0 N BOR ge PA. BL 0 - 

AY Gb lg) Aa Ca Je Up Hrga BI Seyay J3 Jd Ill 52 en MI Iyan) dta Um, Ol at ag 
Ye Sa II NYYA elang, 

YA Mo, doeloe Gala, VA ago gala, 1104, Cell 9) 


Dari Ibnu Umar ” Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang shalat malam. Mereka 
Nabi menjawab, “ Shalat malam itu ada dua rakaat-dua rakaat” (HR al-Bukhari : 936, Muslim : 
1239, al-Tirmidzi : 401, al-Nasa'1 :1650, Abu Dawud :1130 dan Ibnu Majah : 1165). 


2. Dalil Tarawih 20 Raka'at 
Di antara Dalil yang di gunakan Hujjah oleh orang NU dalam menjalankan tarawih 20 Raka'at yaitu 


Pertama Hadist Imam Malik dari Sohabat Yasid bin Rumman. 


0-0. o 


Lin. 


“Dari Malik, dari Yazid bin Rumman, ia mengatakan : Orang-orang mengerjakan (salat Tarawih) 
pada zaman Umar bin Khathbab sebanyak 23 rakaat”. (HR Imam Malik, dalam kitab al-Muwatha, 
Juz | hlm. 138) 


Kedua Hadist riwayat al-Baihagi dari sahabat saib bin Yazid dalam kitab Al-Hawy li Al Fatawa li As 
Suyuthy, Juz I hlm. 350, juga kitab fath al-wahhab Juz I, hlm. 58. 


aa 2... k00 - 3... -90. 9 # - 0 @ BD 0 420-- 8 oo 22. #20. 9020 L0 98 8. Iko. 
US AJE AAA Ke MA Kai 01 ALAN ya menuai MELU 2n3 tali 1) IS) Oybe mag Ol Wan, 

@ 30 5 »- io Ie 5 Pat o o- 20 . .9.. ea Aa, - Lg ha 0 .. 30 LI. 

ag Jatuly Saki o S5 ISA j3) AAS) Uya plang d2 AN PL de pi. 

Madzbab kita (Syafi'iyah) menyatakan : salat Taawih itu dijalankan 20 rakaat. Ini berdasarkan 
pada hadist nabi yang diriwayatkan Imam Baihagi dengan sanad shabih, dari Saib bin Yasid, ia 


mengatakan : kita mengerjakan salat Tarawih pada masa Umar bin Khathhab dengan 20 akaat 
ditambah Witir. 


Ketiga, pendapat Jumhur figih yang terdapat dalam kitab figih as-Sunah, Juz II. Hlm. 45 
AAA Yeni Sp ag AS aras Uda) DU jas aga Se Dalan AS AN ra 
Betul bahwa kaum muslimin mengerjakan salat pada zaman Umar, Utsman, dan Ali sebanyak 20 
rakaat, dan ini pendapat sebagian mayoritas pakar-pakar hokum Islam. 
Dalil keempat, dalam kitab Taudbib al-Adillah, Juz III, him. 171. 
gp Fay TS) pa Telan pb B Ola) pai Buda play Ale la Al Uara JB JB A0 AI 12) Um gal OP 
IS ISP Ir) ita! 


Ibnu Abbas mengatakan : Rasul salat di bulan Ramadhan sendirian sebanyak 20 rakaat ditambah 
Witir (HR Baihagi dan Thabrani, dari Abd bin Humaid) 


Dalil kelima, dalam kitab Hamisy Muhibbah, Jus II, hlm. 446-467. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 857 


ad O--0- S9. . 90 9 @ BB. 28. o-e X @- 39-23 0 - 39 - . .. 0 0 - 0 - 0 9 @ 0. 00-90. 
Lab Gea RAS) Cp Gee Jan pekany dala Al Gl dil Laga dai La pn gol AS PU GAB Call ma 3 
Layan ya Kuan de Gita “Ai ya US Sule yoy Ol Landa AI ya JB 5 al TP ah al mer II 4 OS 
SUS san Uya Les Al kado. 


Ada komentarnya ImamRafi' untuk hadist riwayat Imam Ibnu hajar tentang teks hadist Rasul salat 
bersama kaum muslimin sebanyak 20 rakaat di malam Ramadhan. Ketika tiba di malam ketiga, 
orang-orang berkumpul, namun Rasulullah tidak keluar. Kemudian, paginya dia bersabda, Aku 
takut Tarawih diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak mampu melaksanakannya. Hadist ini 
disepakati kesabibannya, tanpa mengesampingkan hadist yang diriwayatkan Aisyah yang tidak 
menyebut rakaatnya. Sedangkan salat Tarawih berjama'ah hukumnya sunat ainiyah, memurut 
ulama khanafiyah hukumnya sunat kifayah. Dalil ini bedasarkan hadist Abu Durahman bin Abdul 
Gari dalam kitab shaih al-Buhkari. 


LN PN mi ji Dn GA Ar selai ct yag ga Sanga JG GI Ag ya gan ee op 
AIA Aa tj Je AOA Sea Ji Png JA ba Alay Jua Jordi Jay to Jordan Diah kan 
Sell ola) SAR TE ai jas JB Hi HJ Bag Bekaag ANY WA AS Ka PE ud Ia amami Gs, 

YAYV) 


“Diriwayatkan dari Abdurrohman bin Abd al-@ori, beliau berkata, “Saya keluar bersama Sayyidina 
Umar bin al-Khabtbab ke masjid pada bulan Ramadhan. (Didapati dalam masjid tersebut) orang- 
orang shalat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang shalat sendiri-sendiri dan ada yang shalat dengan 
berjama'ah ”. Lalu Sayyidina Umar berkata, “Saya punya pendapat andaikata mereka aku 
kumpulkan dalam jama'ah dengan satu imam, niscaya itu lebih bagus”. Lalu beliau mengumpulkan 
mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya, 
kami dating lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan satu imam. Umar berkata, “ Sebaik- 
baiknya bid'ab adalah ini. (Shalat tarawih dengan berjama'ah)”. (HR al-Bukhari :1871). 


Dalam tradisi NU, di dalam melaksanakan shalat tarawih berjama'ah biasanya bilal membaca 
"sholluu sunnatat taroowih.." yang dibaca pada waktu akan melakukan jama'ah shalat tarawih. 
Hal ini berdasarkan dalil dalam kitab Al-@olyubi Juz, | hlm. 125. 
SEN tega Boni Gril Wali pay A9 #insaliy Sya SS Relasi Ab $ j3 Lan (op ami 3 IU) 
DN pp DI San LAN CS ala DANA alba (oke ALA pa Ya MAY OS 
“Di dalam shalat ied dan shalat-shalat yang disyariatkan dilaksanakan secara berjama'ah (seperti 
shalat khusuf, shalat istisgo dan shalat tarawih) di sunahkan membaca "As-sholaatu Jaami'ah.." 
dan bacaan semisalnya seperti "Halummuu ilash sholaah.." atau "Halummuu ilal falaahi 


yarhamukumullooh.." dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadist Bukhari Muslim tentang 
shalat kusuf, adapun yang lainnya di kias-kiaskan”. 


Kaitannya dengan hadist Riwayat Al Bukhari yang diriwayatkan oleh "Aisyah RA 
dan) IS) Eras CA dear Gb) Ot Sanga plg ale At Jl Ai Tn 0 ee Las aa Tn Lp 
Y VA, Gol) 
“Dari Sayyidatuna Aisyah-Radbiyallohu'anba, ia berkata ,”Rosululloh ...... tidak pernah menambah 


shalat malam pada bulan Ramadhan atau bulan lain melebihi sebelas rekaat”.(HR. al- 
Bukhari,1079) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(858 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hadist diatas sering dijadikan dalil shalat tarawih 11 rakaat. Namun menurut keterangan dalam 
Kitab Tuhfah al-Muhtaj, Juz 11, hal 229 yang mengutip pendapat Ibnu Hajar A-Haitami(seorang 
Ulama ahlussunah) meengatakan bahwa hadist tersebut bukanlah dalil salah tarawih 11 rakaat 
melainkan dalil shalat witir. Sebab berdasarkan kebanyakan riwayat disebutkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW melaksanakan shalat witir dan bilangan maksimalnya adalah sebelas rakaat. 


Dalam Kitab Kasyfu At-tabarih dikatakan : 
Upa Ikaral 53 UI A3 UI BIA MS AA 3 Kn Ve pi Jas Taliban Ken ata na Ss LAS 
Bln pb Be ag ALA yi jan Aa de Dag NAS JB An nh Ai Lp ALI ye msual Ta Sl 
MP ma JAS DS bah 
“Karena dalil-dalil tentang bilangan shalat rakaat shalat tarawih saling berlawanan dan 
memungkinkan adanya ta'wil maka tidak memungkinkan untuk dijadikan hijjah dalam menetapkan 
rakaat shalatbtarawih karena dalil-dalil tersebut saling menjatuhkan maka dari itu kami tidak 
mengambil dalildarihadist-hadist tersebut melainkan menggunakan dalil yang @otl yaitu ijma' 
kebanyakan orang islam ( dilaman Sayyidina Umar RA ) yang melaksanakan shalat tarawih 20 
rakaat berdasarkan hadist riwayat Baihagi dari sahabat As-saib bin Yazid RA dengan isnad yang 


shahih, saib mengatakan : Mereka (orang-orang muslim) mengerjakan shalat tarawih 20 rakaat 
pada bulan Ramadan di zaman Khalifah Umar RA”. 


Lebih lanjut dalam kitab Kasyfu at-tabarih dikatakan : 


ga, an gas A S 66 Ol Jana Ola SUS) Ola ta BIA Lela ca a Uas Wis PS o& Bh 
Sa ai Hi A5 Gea ter 2 oa, SAI sai 2 Ca Uji 23 Sa yeh VI, BS Dara, 
(@R3 PR HS DI Ian pl Sala 5) ola) Sea aa DAN GAN sda king Gia Sl JG SU play ae Ai 
“Dan jika perfmasalahannya seperti itu (dalil yang @otl adalah dalil ijjmna yang membenarkan 
bilangan rakaat tarawih 20 rakaat) maka dapat kita ketaahui bahwa mereka yang melaksanakan 
shalat tarawih 8 rakaat adalah bertentangan dengan ijma dan orang yang menngingkari ijma 
tentang permasalahan yang sudah pasti dalam agama adalah kafir atau fasik dan merfeka juga 
berftentangan dengan sunah khulafaur Rosyiidin dan orang yang bertentangan dengan khulafaur 
Roysidin Juga bertentangan dengan Nabi SAW, karena ia boleh bersabda “ Berpegang teguhlah 
kamu sekalian dengan sunatku dan dengan sunat Khulafaur Rosyidin yang memberi petunjuk 
sesudahku (HR. Abu Daud dan At-tirmidi). 


B. Do'a Aunut 


1. Pengertian Aunut 
Secara bahasa Aunut artinya Do'a. Secara istilah @unut dibagi dua, yaitu : 


1. @unut Nazilah yaitu : Gunut yang dibaca dalam shalat fardu ketika umat islam menghadapi 
bahaya, wabah penyakit, bencana atau tantangan dari orang kafir. 


2. Aunut subuh atau @unut witir yaitu : gunut yang dikerjakan pada saat itidal rakaat ke-2 dalam 
shalat subuh atau witir 


2. Dalil-dalil @unut 
Hukum @unut adalah sunat, diantara sahabat yang mensunahkan diantanya Abu Bakar As-Sidik, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 859 ) 


Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Ibnu Abbas dan Barra Bin Aziz. Dalil yang 
dijadikan pedoman untuk mensunahkan gunut adalah hadist Nabi Muhammad SAW : 

Gala) CA IE AS Si) eka ale At ko S dd Jb SMU 3 ust us 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A “Beliau berkata, “Rasululloh senantiasa membaca gunut 
ketika shalat subuh sehingga beliau wafat.” (HR. Ahmad). 


Pakar hadis Muhammad bin Alan as-Sidigi dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah mengatakan 
bahwa hadis ini yang benar dan diriwayatkan serta disahihkan oleh golongan pakar yang banyak 
yang banyak hadist. 


Sedangkan do'a gunut yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW adalah sebagai berikut : 
FaIp cai 5 Or (ena Lah La cenjas Ai Las P Bu cad Ca S3 kes ya Lite, yaa ya Gatal AT 
L 02 38 0 Ie 3 00. — 0. — — 2 Ro 0 2 2 0255. Be 2 02 22 2 005 0.2 B2... 0050 00 B 2. Ig... 000 
ola) JI (S3 D pikiai Cam La ds Il Ma lia tu, NY On (Ide ya ala adl uya Ju asl4 “Sle 
Cui Aim LO IN NYO day LYI eaka BIAYA Logo plg VYO telah) 


“Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, Berilah 
kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah kami 
pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah berkah pada 
segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang 
telah Engkau pastikan. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha menentukan dan Engkau 
tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi. Dan tidak akan mulia orang 
yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha luhur. Segala puji bagi-Mu dan atas segala 
yang Engkau pastikan. Kami memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” (HR. An-Nasa'l :1725, 
Abu Dawud :1214, Al-Tirmidzi :426, Ahamad :1625 dan Al-Darimi :1545 dengan Sanad yang 
Shahih) 


Dalil kedua disebutkan dalam kitab figh as-Sunah Juz II halaman 38-39 : 

OP aa su men AP Use ai ) PS , ag dag 1 ilo 5 pen 3) Na ala 
ag dag UU Today ah ag 1s d Jas PEN mal al & pda ale At ko A 25 ya Jaa SNL Ga, 
Ulama As-Syafi'iyah mengatakan: Kedudukan gunut pada shalat subuh persisnya ketika bangkit 
dari rakaat kedua, hukumnya sunah karena ada hdist yang diriwayatkan ahli hadis kecuali at- 
Tirmidzi. Hadis itu diriwayatkan dari ibnu Sirin, Anas bin Malik pernah ditanya: Apakah Nabi 
menjalankan gunut pada shalat subuh? Jawab anas: Ya! Kemudian ditanya lagi: letaknya dimana 
sebelum atau sesudah ruku'? Jawabnya: Sesudah ruku' (figh As-Sunah,Juz 11,hlm.38-39) 


Dalil ketiga sebagaimana disebutkan dalam kitab Hamizsy Galyubi Mahalli Juz I halaman 57 
AN Io A1 Ian 2 IE Feni ah ya SEA SI al, 2 II -aa GE Jibsel HD aja 
Ci nana Lkat ii lea Uga 223 dh Ah IN SN s AI Wo ag oat an 3 lag ala 
IU AA SARI 
@unut itu disunahkan letaknya ketika I'tidal, reka'at kedua shalat subuh, Keterangan tersebut 
sampai: ........ karena mengikuti Nabi. Hadis diriwayatkan Hakim dalam kitab Mustadrak dari Abu 
Hurairah: Rosululloh mengangkat kepalanya dari ruku' pada shalat subuh pada reka'at kedua, dia 


mengangkat tangannya kemudian berdo'a: Allohumma ihdini fi-man hadait ......... Rosululloh tidak 
memakai kata-kata robbana .... Hadis ini shahih. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(860 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketiga, dalam Nail al-Authar, Juz Il hlm:387: 
Pa Dop pad ba Jar 2 png di pa dl Buahan 3 la Lag Win padi ega Gp kai IL UI su 
SI LE Up BEN PS HI Ka 3 Kah SAE ay mang le An ya SA pakan JP Aja 


BW 3 Ab dk Ja ed, 


Ketika ditanya sahabat tentang gunut fajar, Anas menjawab: Rasululoh (ketika gunut), ia 
memanjangka shalat fajar (Subuh) tidak seperti shalat lainnya. Panjang, karena ia membaca do'a, 
memuji Alloh, mengagungkan-Nya dalam Iftidal ini. Inilah yang dikatakan gunut, tidak diragukan 
lagi. Kita tidak perlu syak (bimbang) dan ragu lagi bahwa Nabi membaca gunut dalam shalat 
subuh sampai meninggal!. 


C. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 


a. Pengertian 


Secara bahasa maulud adalah waktu kelahiran. Secara istilah diartikan sebagai: Perayaan 
sebagai rasa syukur dan gembira atas kelahiran Rasul SAW yang biasanya dilakukan pada bulan 
rabi'ul awal atau Mulud (Jawa). 


b. Dalil-dalil perayaan Maulid Nabi SAW 


Walaupun dalam kenyataannya tata cara perayaan Maulid Nabi SAW berbeda-beda, Namun 
esensi dari peringatan Maulid Itu sama yaitu Marasa gembira dan bersyukur atas kelhiran 
Rasululloh SAW yang mana kelahiran Rasululloh SAW adalah sebuah anugerah Alloh kepada kita 
yang harus disyukuri, sebagaimana firman Alloh SWT: 


(Aim ji WIN ea At Jah J3 
“Katakanlah (Muhammad), sebab anugerah dan rahmat Alloh (kepada kalian), maka 
bergembiralah mereka.(AS.Yunus:58). 


Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasululloh SAW 
mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan: 


B2. 9 0-30 3 0... 2. 00 0 0 00. 34 9 0 A.A @- N 0.1. 3 2 0002. 0 0 
Hlm nude Uji Ang way Ad JL yA ya ya Jet plang Ale AI Io A1 Ja) DI GILA SA gl ya 
14vv) 


“Diriwayatkan dari Abu Gatadah al-Anshari RA bahwa Rasululloh pernah ditanya tentang puasa 
senin, maka beliau menjawab: Pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan 
kepadaku.(HR.Muslim:1977). 


Dalil Kedua, 
LE min Iya al ale AN Io AP Ol MAU II Al up AN ke LAN SAN aa Badi (UNI BEAN JG, 
3 LA Tata Lah Jp gak Kate JA ah Gd BAN £d La Si Aa KAN FA ai 
Ustadz Imam al-Hafidz al-Musnid DR. Habib Abdullah Bafagih mengatakan bahwa hadis “man 


'azhzhama maulidy kuntu syafingan lahu yaum al-giyamati” seperti diriwayatkan Ibnu Asakir dalam 
Kitab Tarikh, juz 1,hlm 60, menurut Imam Dzaraby sahih sanadnya. 


Dalil ketiga dalam kitab Madarij As-shu'ud Syarah al-Barzanji, hlm 15: 
LN Gp Ueih LS Glya plis Lya plg Kla AI iko JB. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 861 ) 


Rosululloh bersabda:Siapa menhormati hari lahirku, tentu aku akan memberikan syafa'at 
kepadanya dihari Kiamat. 


Dalil keecempat dalam Madarif as-Shu'ud, hlm.16 
(lali bi 2 plug ale TA INA Aa USA nh Ae JG), 
Umar mengatakan: siapa menghormati hari lahir Rosululloh sama artinya menghidupkan Islam. 


Sekitar lima abad yang lalu Imam Jalaluddin al-Shuyuthi (849-910 H/1445-1505 M) pernah 
menjawb polemik tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Di dalam al-Hawi li al-Fatawi beliau 
menjelaskan : “Ada sebuah pertanyaan tentang perayaan Maulid Nabi Saw pada bulan Rabi'ul 
Awal, bagaimana hukumnya menurut syara”. Apakah terpuji ataukah tercela? Dan apakah orang 
yang melakukannya diberi pahala ataukah tidak? Beliau menjawab, “Jawabannya menurut saya 
bahwa semula perayaan Maulid Nabi Saw,yaitu manusia berkumpul, membaca al- Guran dan 
kisah-kisah teladan Nabi SAW sejak kelahirannya sampai perjalanan kehidupannya. Kemudian 
menghidangkan makanan yang dinikmati bersama, setalah itu mereka pulang. Hanya itu yang 
dilakukan,tidak lebih. Semua itu termasuk Bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi 
pahala karena mengagungkan darejat Nabi SAW, manampakkan suka cita dan kegembiraan atas 
kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mulia.”(Al-Hawi li al-Fatawi,juz1,hal.251-252). 


Bahkan hal ini juga diakui oleh Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Muhammad bin 
Alawi al — Maliki : “Ibnu Taimiyyah berkata,”"Orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid 
Nabi SAW, akan diberi pahala. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian orang, adakalanya 
bertujuan meniru kalangan Nasrani yang memperingati kelahiran Isa AS, dan ada kalanya juga 
dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi SAW. Allah SWT akan 
memberi pahala kepada mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi mereka, bukan dosa atas 
bid'ah yang mereka lakukan.”(Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush Bain al-Nazhariyyah wa al- 
Tathbig, hal 399). Selama ini Ibnu Taimiyah dijadikan panutan bagi kelompok — kelompok yang 
mengingkari, bahkan mengatakan bahwa tradisi dan Amaliah — amaliah NU bid'ah. 


D. Talgin Mayit 
a. Pengertian 


Arti talgin secara bahasa adalah Tafhim (memberikan pemahaman), memberi peringatan dengan 
mulut, mengajarkan sesuatu. Secara istilah talgin adalah mengajarkan kalimat tauhid terhadap 
orang — orang yang baru saja dikubur serta mengajarinya tentang pertanyaan — pertanyaan kubur. 
b. Dalil dan Talgin 
Hukum talgin menurut mayoritas ulama Syafi'iyah adalah sunnah. Di dasarkan pada sabdaNabi 
Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nabi Umamah: 
A1 Jpn GA UB an pai Ol pling Alda AN Iko BI Sapa) UAN US Gg Nabi aan BII JG AI 2g La ad ye 
S6 op OB » JI ia Ja ai ea aa de AI ara eat Ae DU BI JW lh ale SI Io 
LI, S1 Bay Ul daa DG KA oa Oi Ja oki jug Ti ca DA Jak Landa th 
TT Lu Al SPA Sit, Ira: Sa (LA oh ai JW Ki “1 Ga aa ala bon In FA 5 omi 


P3 dis Valak UU bid. dana aa sn Manis rs 2 DB UU oLA ATU Li Maa, ie 
u FT 3 3 29 19 S3 
Isa £ 


VAVA Lx pond! 3 Gara an Ana STAN Ty Hasani Pi) Era 1 1G Ko Ti 
Tales SI Oh Ae aan Pn 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 862 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Dari Abi Umamah RA, beliau berkata, “Jika aku kelak telah meninggal dunia, maka perlakukanlah 
aku sebagaimana Rosulullah SAW memperlakukan orang — orang yang wafat diantara kita. 
Rosulullah SAW memerintahkan kita, seraya bersabda, “Ketika diantara kamu ada yang 
meninggal dunia, lalu kamu meratakan tanah diatas kuburannya, maka hendaklah salah satu 
diantara kamu berdiri pada 


bagian kepala kuburan itu seraya berkata, “Wahai fulan bin fulanab”. Orang yang berada dalam 
kubur pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, namun mereka tidak dapat menjawabnya. 
Kemudian (orang yang berdiri di kuburan) berkata lagi, “Wahai fulan bin fulanab”, ketika itu juga si 
mayyit bangkit dan duduk dalam kuburannya. Orang yang berada diatas kuburan itu berucap lagi, 
“Wahai fulan bin fulanab”, maka si mayyit berucap, “Berilah kami petunjuk, dan semoga Allah akan 
selalu memberi rahmat kepadamu. Namun kamu tidak merasakan (apa yang aku rasakan disini) 
” (Karena itu) hendaklah orang yang berdiri diatas kuburan itu berkata, “Ingatlah sewaktu engkau 
keluar kealam dunia, engkau telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi 
Muhammad SAW adalah hamba serta Rosul Allah. (Kamu juga telah bersaksi) bahwa engkau 
akan selalu ridho menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad SAW 
sebagai Nabimu, dan al — @uran sebagai imam (penuntun jalan )mu. (Setelah dibacakan talgin 
ini ) malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan sambil berkata, “Marilah kita kembali, 
apa gunanya kita duduk ( untuk bertanya) dimuka orang yang dibacakan talgin”. Abu Umamah 
kemudian berkata, “Setelah itu ada seorang laki — laki bertanya kepada Rosulullah SAW, “Wahai 
Rosulullah, bagaimana kalau kita tidak mengenal ibunya?” Rosulullah menjawab, “(Kalau seperti 
itu) dinisbatkan saja kepada ibu Hawa, “Wahai fulan bin Hawa.”(HR. al — Thabrani dalam al — 
Mu'jam al — Kabir :7979, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengutip hadits tersebut 
dalam kitabnya Ahkam Tamanni al — Mamt hal. 9 tanpa ada komentar). 


Mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits tentang talgin ini termasuk hadits dha'if, karena ada 
seorang perawinya yang tidak cukup syarat untuk meriwayatkan hadits. Namun dalam rangka 
fadha'il al — a'mal, hadits ini dapat digunakan. Sebagian ahli hadits mengatakan bahwa Hadits Abi 
Umamah ini Hasan Lighoirihi sebab sudah diperkuat dengan hadits lain yang senada sebagai 
syahid. 


Hadits diatas juga sesuai dengan al — Gur'an surat Adariyat ayat 55: 

SN) sai S5 Su »6 33 
“Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang — orang yang 
beriman”. 


Imam Nawawi dalam kitab al - Majmu'li an Nawawy juz 7, halaman 254 dan Imam Muslim dalam 
kitab Shahih Muslim juz 1, halaman 63, memberikan komentar tentang hadits Abi Umamah yaitu: 


Una 2G ssi N xeg agan P HA Kama la kemana Hr mil atatan Hut gi aa 
ad adi ln an Manna tem na aka 

al SL). Ha Vj arang HL BU 5 DU : Arape: ori pe SA AG aa de AI Hy SA 
san SNI e kal yaa Xazel 48 HA, LA, Jaa dasi S maa Is 2 pb ai ille Sa Ju 
LA IL Gate Obong Lay poll 1 yag Tony Cal d Ileal). 

Hadits Abu Umamah, riwayat abu @asim at — Thabrani dalam kitab Mu'jam — nya dengan sanad 


dhaif, teksnya demikian : Dari Said ibnu Abdullah al — Azdi, ia mengatakan : Saya melihat Abu 
Umamah dalam keadaan naza'(sekarat), kemudian ia berpesan: Jika saya meninggal maka 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 863 


berbuatlah seperti yang teleh diperintahkan Rosulullah SAW. Rosul pernah bersabda : Jika ada 
yang meninggal diantara kalian, ratakanlah tanah kuburannya, dan hendaknya berdiri salah 
seorang dari kalian diarah kepalanya, lalu katakan: Hai fulan bin Fulan ...... sesungguhnya ia 
(mayit) mendengar dan dapat menjawab (al — Hadits). Sampai kata — kata : para ulama pakar 
hadits sepakat dapat menerima hadits — hadits tentang keutamaan amal untuk menambah 
semangat beribadah. Dan telah dibantu bukti — bukti adanya hadits — hadits lain seperti hadits 
“Mintalah kalian kepada Allah kemampuan (menjawab pertanyaan Munkar da Nakir) dan “wasiat 
Amr bin “Ash” tentang memberi hiburan ketika ditanya malaikat di mana kedua hadits tersebut 
sahih seperti yang telah disinggung sebelumnya . 


Dalam kitab Dalil al Falihin, juz 71, halaman 57 disebutkan : 

Io. 0. eco. 0. -. 02 0. Sa Pa naa 0 J4g-0 (ri 023 Yoo Yo . 0 8 3.0. 020 0 .. o- - 
Aid La S5 ag Ol Aka gan Ga ten JL Ly PU GA Aka Ke Gpla O utang pb La SAI oU PI Pa Pi 
L 0.9. £ 2. 0-0... .. 0 -. 0 0 0-9 0 R0 00 2.0. 0 9 -M 0. 3. 8 8... 
C3 YI pe Jaa y2 Cd Is Juazsl 3839 “all Ja J2 Laga mera Sai Candle GI und yag Sa Ju 

La SSK Pee TAN Wi SEO AN NG Dinas Tag Dekeroa PG PP PN SAP A ah MANA an 
Hay Ale Al lo Spiy petani JB senat GA oi JyAS PI #0 Il pelan dala lo AyiS Rona! 
2000 BA... #. o-- ee 2... oo. o. & £..90.. Yoo 0 Go No A B0 01 0. 0 
(US an JU ba PS le Sp Lu yay OI Ja Ul) Ne Me en ea 
Ie ang JP SAN oa EL op | yui yh naa AI LE GAN da gak Kan RAALAN cetia dan 
Bar Alhas Me ya aman GA J3 MAMA AI skali Getliy lag Lae Lek oa 
KP PE pain Tire Urang Lai baal de ASUS CSI 83 Sy JG, dg Jami IS SIN ja FA 
Syah SS (Saallikn Aa Gikin Mis AUN gb jap Jani 4 Spr3 MAN) lali) Anadi Jal Jas ya JB ali 
Aid aa Gile NS. 


Disunahkan mentaglin mayit setelah dikubur berdasarkan hadis. Syaikhul Islam sebagai 
persyarahnya menjelaskan: Imam an — Nawawi berkata bahwa hadits tersebut dho'if, ia termasuk 
hadits Fadhail al-Amal yang di kalangan pakar ilmu hadits ditoleransikan bias digunakan. Hadits 
tersebut diperkuat oleh banyak hadis-hadis sahih yang lain, seperti: asal Allah at-tatersebutit 
(mohonlah kepada Allah agar tetap di dalam keimanan ) dan wasiatnya kepada Amr bin Ash dari 
kalangan orang pertama yang masuk Islam. Sabda Rosulullah: Lagginu mautakun Ia Illallah 
(Bacakan Ia ilaha Illallah kepada seorang mati diantara kalian). Menurut pendapat sebagiaan 
ulama, hadis ini merupakan dalil di bolehkannya talgin bagi seorang yang sudah mati karena 
hakekat “al — mayyit' sebagaimana tertera dalam hadis itu adalah seorang yang sudah mati. 
Sedangkan sebelum mati juga boleh dibacakan talgin seperti yang banyak dilakukan para ulama. 
Menurut madzhab Syai'i, kesunnahan talgin itu setelah dikuburkan. Hal ini sesuai dengan yang 
dinyatakan pula dalam al-Majmu' berdasarkan pendapat dari banyak ulama. Di antara yang 
menyatakan kesunnahannya itu adalah al-@Gadhi Husain, al-Mutawalli, Syaikh Nashir al- 
Mugaddasi, Rafi'l, Ibnu Shalah dan Sakhawi. Pendapat kami tentang kesunnahan talgin tersebut 
sesuai dengan pendapat dari kalangan al-Maliki, seperti yang dinyatakan di antaranya al-Gadhi 
Abu Bakar Al- Azzi yang menyebutkannya sebagai amalan penduduk Madinah dan orang-oarang 
saleh serta yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Spayol. Sedang di kalangan al-Hanafi, para 
tokoh mereka saling bersilang pendapat sebagaimana tertera dalam al-Mubith sebagaimana silang 
pendapat yang terjadi di kalangan ulama Hambali. 


Pel su 11 baik sa agan laba na) Af kn Su 1 al 4: 


2.9. 


na sa su. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Disunnahkan mentalgin mayyit yang sudah mukallaf usai dikuburkan berdasarkan hadits: Seorang 
hamba ketika ia diletakan dikuburnya dan para pengirimnya pulang,ia mendengar suara alas kaki 
mereka. Kalau para pengantar sudah pulang semua, ia segera di datangi dua malaikat. 


Dalm kitab al- Hawy li al — Fatawa li al — Hafizh as- suyuthy, Juz II, halaman 176 — 177: juga 
diterangkan. 


0 Br L 0... PAN o L 2.90 20... B2. 000 a 9 0. @- 2... 0 oa 0... 9. 2... 
Ie dn EL - aga MJ pa aU la ala la YAN Gi ep gal JAN LE Bpr 
Si niy Ojaa AS au Ipa de Hb pama AA) oa US Sela Ale Ala GB gp G3) LA La Rona 


MI 


2 an Sah bea KG AI Terang go PLAN gn AJB Dae UI, Ai BA MA PA Uu, 
Syed HI Sa, 


Teks lengkap mengenai Talgin ini seperti yang diriwayatkan bahwa Rosulullah saat mengubur 
anaknya, Ibrahim, mengatakan: Katakanlah: Allah Tuhankn....sampai kata — kata: Hal itu 
menunjukan atas benarnya apa yang aku ucapkan, apa yang diriwayatakan dari Nabi, 
sesungguhnya saat dia menguburkan anaknya, Ibrahim, dia berdiri diatas kubur dan bersabda: 
Hai anakku, hati ini sedih, mata ini mencucurkan air mata, dan aku tidak akan berkata yang 
menjadikan Allah marah kepadaku. Hai anakku, katakana Allah itu Tuhanku, Islam agamaku, dan 
Rosulullah itu bapakku ! Para sahabat ikut menangis, bahkan Umar bin Khoththob menangis 
sampai mengeluarkan suara yang keras. 


Dalam kitab Hasyiah Umairah bi Asfali Hasyiah Galyuby Mahally, Juz I, halaman 353: 
Menegaskan tenteng kesunnahan Hukum Menag mayit. 


ol A Jo) Tea oi, EU) SU oa slah Gan ala na A ui 5) A Jet Jaa — aldi Ka 
Las Lau, Ta ak Tara aa be da Tn & sik ls aU ag AAN Tara cad ig ha aa 
os 21 Ta Pong Ss 53 Gl LG yaa Sma Ula 3 2, LL ST Aiu ws Ea ale 3 sae Sea 
Oka pay Kasal KI Can. 
Talgin itu disunnahkan maka dikatakan kepadanya (mayitt): Hai hamba Alla, ingatlah engkau telah 
meninggal, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, surga 
adalah hag (benar adanya), neraka adalah hag, dan kebangkitan di Hari Kiamat juga hag. Hari 
Kiamat pasti akan dating, tidak bias diragukan lagi, Allah akan membangkitkan kembali manusia 
dari kuburnya, dan hendaknya engkaun rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagain agama, 
Muhammad sebagi Nabi, al - @uran sebagi kitab suci, Ka'bah sebagi kiblat, dan kaum muslimin 


sebagai saudra. Hal ni berkenaan dengan danya hadits dalam masalah ini, dan dalam kitab ar — 
Raudhah ditambahkan: Hadits ini, meskipun dhaif, tapi lengkap panguat — penguatnya. 


Dalam kitab 'anah al — Thalibin karya Sayid Abu Bakar Syatha al — Dimyati, juz Il hal 140 
dijelaskan: 

padi SPN DE 3 IS SI DG A1 IN ari Lg ah Call GA Ol de Bilas du aral, AA 

Ali la 3 SIN NA OKU OH 0). 

“Yang dimaksud dengan membacakan talgin bagi orang yang baligh yaitu, disunnahkan men — 

talgin — kan orang yang sudah baligh (ukallaf). Hal itu berdasarkan firman Allah SWT: Dan tetaplah 

memberi perihgatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang — orang mukmin 


(al — Dzariyat : 55) dan yang paling diperlukan oleh seorang hamba untukl mendapat peringatan 
pada saat ini (setelah dikubur).” 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 865 ) 


Dalam kitab 'anatul Thalibin juz II hal 140 disebutkan : 
SI DAS OK aa Lama (ii LAN DG S3 IS JP WE) &l U oai coag l GL sal J3) 
WA BSI DL Jah Cell lol) Alli ola 3 


Dan disunnahkan orang yang sudah baligh......demikian itu sesuai dengan firman Allah Swt :“Dan 
tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang — orang 
yang beriman”. (al — Dzariyat : 55). Dalam keadaan seperti ini lah seorang hamba sangat 
membutuhkan terhadap peringatan tersebut. 


Pala nia Bas Muna 2Jag II el 4 Bando ala : 


2.9. 


“ak ti 2) as Ae 2. 


Disunahkan mentalgini mayyit yang sudah mukallaf setelah selesai dikuburkan, berdasarkan 
hadits: “Sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan dikuburnya dan para pengiringnya 
berpaling pulang, ia mendengar suara gema alas kaki mereka. Jika mereka sudah pergi semua, 
kemudian ia didatangi oleh dua malaikat ......Al Hadits”. 


Dalam kanzu al — “Umal karya Syaih Ibnu Hisammudin Al Hindi Al Burhanfuri, jilid 15 hal 737 
disebutkan sebagai berikut: 
dad Jb lag de Je a dn Bares & ka Tn NI ea S da ot Dag - JG Sy Nina pe 
SA 2 UJI Ha SKY) GA da Ag SA aa le la 
PNY Un VA JA 0 Ti ga oli, Jad ia Sp Nan Oi YA sem“ ST gem 
oa, Las (Ua3 UB aan NP NONP NOT Ong yagg aaug helasua Ol BLU ANU Oi Galah Ba Wee 


A 202 


AR ga Ui Ia SAN SI Sona UR IG Ka ya Gi Si 
JI Amal HI Tel Ui SBI In Hd Lagi Ama. 


“Diceritakan “dari Said al - Umawi, ia berkata: Saya menyaksikan Abu Umamah sedang 
naza' (sakaratul maut). Lalu ia berkata kepadaku : Hai Said ! Jika aku mati, perlakukanlah olehmu 
kepada diriku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rosulullah Saw kepada kita. Rosulullah SAW 
bersabda kepada kita : Jika diantara kamu meninggal dunia maka timbunlah kuburannya dengan 
tanah sampai rata. Dan hendaknya salah seorang diantara kamu berdiri disamping arah 
kepalanya, lalu ia berkata : Hai fulan bin Fulanah, sesungguhnya mayit itu mendengar, akan tetapi 
tidak dapat menjawab. Kemudian hendaklah ia brkata : Hai Fulan bib Fulanah, maka ia akan 
duduk tegap. Kamudian hendaklah ia berkata : Hai Fulan bin Fulanah, lalu ia berkata: Semoga 
Allah Swt . memberikan petunjuk kepda kita dan juga memberikan rahmat kepadamu. Kemudian 
hendaklah ia berkata: Ingatlah bahwa engkau telah keluar dari alam dunia ini:Dengan bersaksi 
bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan 
Rosul — Nya, dan bahwasannya engkau rrela Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai 
Nabimu, Islam sebagai agamamu, dan al - @uran sebagai imammu. Sesungguhnya jika 
seseorang mengerjakan itu maka malaikat munkar dan Nakir akan menyambut salah satunya 
dengan tangan sahabatnya yang kemudian ia berkata : Keluarlah bersama kami dari tempat ini. 
Kami tidak akan memperlakukan apa yang telah ia nyatakan. Maka Allah Swt akan memenuhi 
keperluannya tanpa kedua malaikat itu. Lalu seseorang bertanya kepeda Rosulullah SAW: Wahai 
Rosulullah, bagai mana jika saya tidak mengetahui ibunya? Rosulullah SAW menjawab : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 866 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Hendaklah kamu menasabkannya kepada (ibu) Hawa.” 


Orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya masih mendengar ucapan salam dan bias 
menerima doa orang lain. Rosulullah SAW selalu mengucapkan salam kepada ahli kubur pada 
saat ziaroh kubur atau melintasi kuburan. Demikian juga Rosulullah Saw pada saat putranya 
Ibrahim wafat mentalginkannya dengan kalimat tauhid. Logikanya, seandainya talgin itu tidak 
berguna niscaya Rosulullah SAW tidak akan mengerjakannya. Kesimpulannya hukum 
mentalginkan mayit yang sudah mukallaf hukumnya adalah sunnah. 


Keterangan tentang kesunnahan talgin ini juga dapat dilihat dalam kitab sebagai berikut: 
a. At — Tukhfah juz II, hal 19 
b. Al - Mughni juz III, hal 207 
C. Al — Majmu Syarah Muhadzab juz 7, hal 303 
d. Al — Igna'juz I, hal 183 
e. Tassyikhil Mustafidin 142 
f. Busro al Karim juz II, hal 38 
g. Nikhayah al — Zain 162 
h. Al - Anwar juz I, hal 124 
i. Fathul Barri juz I, hal 449 
j. Irsyadus syari juz II, hal 434 
k. Matan al - Raodhoh 
Kaitannya dengan firman Alla Swt: 
(XT Jaa HA pama Sh 
“Dan engkau (wahai Muhammad) sekali — kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam 
kubur dapat mendengar.” (AS. Fathir: 22). 


Firman Allah diatas sering dijadikan untuk menolak hokum sunnah talgin namun dalam Tafsir al — 
Khazim diterangkan bahwa yang dimaksud denan kata Man Fi al — @ubur (orang yang berada 
didalam kubur) dalam ayat ini ialah orang —orang kafir yang diserupakan orang mati karena sama 
— sama tidak menerima dakwah. Kata mati tersebut adalah metaforis (bentuk majaz)dari hati 
mereka yang mati (tafsir al -Khazim, juz 7, hal 347). 


Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang beriman itu dalam kubur bias mendengar 
suara orang yang membimbimg talgin tersebut dengan kekuasaan Allah Swt. Hal ini dapat 
diperkokoh dengan kebiasaan Rosulullah SAW apabila berziarah kekuburan selalu menguicapkan 
salam. Seandainya ahli kubur tidak mendengar salam Rosulullah SAW, tentu Rosulullah SAW 
melakukan sesuatu yang sia - sia dan itu tidak mumgkin. Wallahu A'lam . 


E. Sampainya Pahala, Doa dan Sodagoh Kepada Orang 
Yang Sudah Meninggal 


Menurut pendapat ahli sunnah pahala, doa dan sodagoh bisa sampai kepada orang yang sudah 
meninggal dan dapat bermanfaat bagi mereka. Kalangan Ahlusunnah berhujjah dengan beberapa 
firman Allah Swt dan beberapa hadits shohih diantaranya : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 867 ) 


Mo 0 0 da 0-90 0 22 0. 01 Lo 0 02 MPA 0 2-00 20 023 030 0- 04 -0 @- 
(PN ob) rd Ka Lag Uye IS Ge Uya lag ya AI Lay pegi pi Uidondl Olagl pegang meradly Iaad adl 
Dan orang — orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami 


hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala 
amal mereka. Tiap — tiap manusia terpikat dengan apa yang dikerjakannya. Allah juga berfirman : 


Oren II La Dl KET, tt 

Tentang orang tuamu dan anak -—anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang 
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
Dalam sebuah hadist shohih disebutkan: 

PA OR OA es Ia Mei AI Au AT Tag Galang ala Al Lo Ga An II Tas 2 

(ONE plan Ola) mi JB Ugie inai 3) 

“Dan “Aisyah RA, “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, “Ibu saya meninggal secara 

mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia 


akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya?” Nabi 
menjawab, “Ya”.” (HR.Muslim, :1672). 


Dalam kitab Nail al Authar juz IV juga disebutkan sebuah hadits soheh yang berbunyi: 
3) (mi Jb Kis Ika 3) kkn! Pn Sy DL Pi 3) ng al 2 ko “ J6 Use Ol ae Ai P3 aa B3 
dowla ca Ain Hunag na) 
Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan: Ada laki-laki datang kepada Nabi lalu ia berkata: Ayahku 
telah meninggal dunia dan ia tidak berwasiat apa-apa. Apakah saya bias memberikan manfaat 


kepadanya jika saya bersedekah atas namanya? Nabi menjawab: Ya, dapat (HR. Ahmad, Muslim, 
Nasa'l, dan Ibnu Majah). 


Hadits tersebut diatas menegaskan bahwa pahala shodakoh itu sampai kepada ahli kubur. 
Sementara di hadits shahih yang lain dijelaskan bahwa shodakoh tidak hanya berupa harta benda 
saja, tapi juga dapat berwujud bacaan dzikir seperti kalimat la illaha illallah,subhanallah,dan lain- 
lain sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih berikut ini: 
Gea Dilan Lal Pat Jai as dil risa 2) 36 ale At ko AD Aeual uya Lt oly3 na 
Ant 3 IL SE IR PUS USM JS STS MA Irak DAN (3 US Baaan 
O1VE Gelama ey) Tio al JS, 25 ika ia 
“Dari Abu Dzarr RA,ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi SAW,” Ya Rosulullah, orang- 
oarng yang kaya bisa (beruntung) mendapatkan banyak pahala. (Padahal) mereka shalat seperti 
kami shalat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta 
mereka. Nabi SAW menjawab, “ Bukankah Allah SWT telah menyediakan untukmu sesuatu yang 
dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap satu tasbih (yang kamu baca) adalah sedekah, 


setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah 
sedekah.” (HR. Muslim :1674 ). 


Dalam hadits lain disebutkan: 
AS 39 2s MIS ds Oa J Os Aa Hg sa 3 Sg ds) Kadi Cui Is pre JG ata ale Pe pi 3 
RI Se AI SB ANN Apik ad T 234 OT ya Lir Upalai J 08 JA, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(868 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sabda Nabi: Bersedekahlah kalian untuk diri kalian dan orang-orang yang telah mati dari keluarga 
kalian walau hanya air setejuk. Jika kalian tak mmampu dengan itu, bersedekahlah dengan ayat- 
ayat suci al-@ur'an, berdoalah untuk mereka dengan memintakan ampunan dan rahmat. Sungguh, 
Allh telah berjanji akan mengabulkan doa kalian. 


Adzarami dan Nasa'i juga meriwayatkan hadis tentang tahlil dari Ibnu “Abbas RA. 

(RS oil OP Sang AJA lg) Kimi SAN epial S3) Ba aa de DE Iya alay ale AI Lo JG 
Rasululloh bersabda: Siapa menolong mayit dengan membacakan ayat-ayat al-uran dan Zikir, 
Alloh akan memastikan surga baginya.(HR.ad-Darimy dan Nasa'i dari Ibnu Abbas). 


Hadis diatas juga didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Darogutni dari Anas bin 
Malik: 


e.. 2290-02-00 0. 9... 002 X  @ 9 @- 30. X -— - - 0. - 0. 4 -... Pa 0,02 Papa 

Da MEN at pa cp HJB pang dala Gala Ga Ol Ag Kb Gl La IP OP yaa AS Sail Sa Sy) 

NAN dakag PI Ga dal Sad Uaar Lag Ab Aa Bae SA IA AI pa Ji. 

Diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Najjad dalam kitab Sunan bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ia 


mengatakan , Nabi bersabda: Siapa lewat diantara batu nisan, lalu membaca surat al-lkhlas 11 
kali dan menghadiahkan pahalanya untuk yang meninggal maka Alloh akan mengabulkannya. 


Dalil-dalil inilah yang dijadikan dasar oelh para ulama tentang sampainya pahala bacaan al- 
Gur'an,tasbih, tahlil, shalawat yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Begitu pula 
dengan sedekah dan amal baik lainnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Fatawa- 
nya, “sesuai dengan kesepakatan para Imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua 
ibadah, baik ibadah badaniyah seperti shalat, puasa, membaca al-@uran, ataupun ibadah maliyah 
seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang berdoa dan 
membaca istighfar untuk mayit.(Hukm al-Syari'ah al-Islamiyah fi Ma'tam al. Arba'in,hal 36). 


Mengutip dari kitab Syarh al-Kanz, Imam al-Syaukani juga mengatakan bahwa seseorang boleh 
menghadiahkan pahala perbuatan yang ia kerjakan kepada orang lain, baik berupa shalat, puasa, 
haji, shadagah, bacaan al-Guran atau semua bentuk perbuatan baik lainya, dan perbuatan baik 
tersebut sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit tersebut menurut ulama 
Ahlussunnah. (Nail al-Awthar, Juz IV, hal. 142). Kaitannya dengan firman Alloh dalam Sura an- 
Najm ayat 39 yang sering dijadikan sebagai dalail bagi orang yang mengatakan bahwa do'a atau 
pahala yang tidak sampai kepada mayit yaitu: 
(TA ai aa LM OL Ca OI 
“Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”(@S,an- 
Najm:39) 
Berikut ini beberapa penafsiran para ulama ahli tafsir mengenai ayat di atas: 
1. Syekh Sulaiman bin Umar Al-'Ajili menjelaskan 
Sa II Lage mall, Pa v isa s sh Uh Ka sa SA P yanaa Ia A0 AI P3 Ae 3 J6 
“ola Cet Udi Laga maha ma oi | P Ke JB) “UI ella udi S MER Jt Pa 5 HH, 
(ENY Ole) ab pd ta Lg Uki Le naa SI 
“Ibnu Abbas berkata bahwa hukum ayat tersebut telah di-mansukh atau diganti dalam syari'at Nabi 
Muhammad SAW. Hukumnya hanya berlaku dalam syari'at Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 869 ) 


kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW kandungan AS. Al-Najm 39 tersebut dihapus 
dengan firman Allah SWT wa alhagnaa bihim dzurriyyatahum.. Ayat ini menyatakan bahwa 
seorang anak dapat masuk surga karena amal baik ayahnya. Ikrimah mengatakan bahwa tidak 
sampainya pahala (yang dihadiahkan) hanya berlaku dalam syari'at Nabi Ibrahim AS dan Nabi 
Musa AS. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad SAW mereka dapat menerima pahala amal 
kebaikannya sendiri atau amal kebaikannya sendiri atau amal kebaikan orang lain” (Al-Futuhat Al- 
Ilahiyyah, Juz IV, hal 236). 


2. Menurut Mufti Mesir Syekh Hasanain Muhammad Makhluf : 


ADI ih ad dl LI Gang arAd dan AF Jadi Ha ISI Lag Ian yh skala VI OI ad Oh JS Ul, 


A20... 8. 


123 


“Firman Allah SWT wa an laisa lil insaani illaa maa sa'aa.. perlu diberi batasan, yaitu jika orang 
yang melakukan perbuatan baik itu tidak menghadiahkan pahalanya kepada orang lain. Maksud 
ayat tersebut adalah, bahwa amal seseorang tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali pekerjaan 
yang telah dilakukan di dunia bila tidak ada orang lain yang menghadiahkan amalnya kepada si 
mayit. Apabila ada orang yang mengirimkan ibadah kepadanya, maka pahala amal itu akan 
sampai kepada orang yang meninggal dunia tersebut” (Hukm Al-Syari'ah Al-Islamiyah fi Ma'tam 
Al-Arbai'n, 23-24). 


3. Menurut Syekh Muhammad Al-Arabi: 
(EV, BULAN Grekadi Sila) 0ypit Gatal Alb ya BI Lely BESI DL Ag 


“Yang dimaksud dengan kata “al-insan” ialah orang kafir. Sedangkan manusia yang beriman, dia 
dapat menerima usaha orang lain. (Is'af Al-Muslimin wa Al-Muslimat, 47). 


Di antara sekian banyak tafsir AS. Al-Najm, 39 yang paling mudah dipahami, sekaligus dapat 
dijadikan landasan yang kuat untuk tidak mempertentangkan antara ayat dan hadits yang tegas 
menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia dapat menerima manfaat dari amalan orang 
yang hidup, adalah tafsir dari Abi Al-Wafa' Ibnu “Agil Al-Baghdadi Al-Hanbali (431-531 H) sebagai 
berikut: 


NS TN Si UI Sa 2 Gali Kan) IM Gan Mena Us! Jaa Ga Aa aa 
(A63 Hen sad erni WI AT Sala Uang dala Tya f3 cal 

“Jawaban yang paling baik menurut saya, bahwa manusia dengan usahanya sendiri, dan juga 
karena pergaulannya yang baik dengan orang lain, ia akan memperoleh banyak teman, 
melahirkan keturunan, menikahi perempuan, berbuat baik, serta menyintai sesama. Maka, semua 
teman-teman, keturunan dan keluarganya tentu akan menyayanginya kemudian menghadiahkan 


pahala ibadahnya (ketika telah meninggal dunia). Maka hal itu pada hakikatnya merupakan hasil 
usahanya sendiri.” (Al-Ruh, 145). 


Dr. Muhammad Bakar Ismail, seorang ahli figh kontemporer dari Mesir menjelaskan: 


aa DS AT UB ta Ja La ag pa ia OI AL) DUBAI Saad Op Sa Toga IE APH Ia HE 

(EA Aya Sena AA Milla ag Jb ja Bah Wii 3 yah dll ja Megi Ale (An LG 
“Menghadiah pahala kepada orang yang telah mati itu tidak bertentangan dengan ayat ul9 
lw sswlil karena pada hakikatnya pahala yang dikirimkan kepada ahli kubur dimaksud 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(870 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


merupakan bagian dari usahanya sendiri. Seandainya ia tidak berbuat baik ketika masih hidup, 
tentu tidak akan ada orang yang mengasihi dan menghadiahkan pahala untuknya. Karena itu 
sejatinya, apa yang dilakukan orang lain untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut 
merupakan buah dari perbuatan baik yang dilakukan si mayit semasa hidupnya.” (Al-Figh Al- 
Wadlih, juz I, hal 449). 


Dari penjelasan para ulama ahli tafsir di atas jelaslah bahwa AS. Al-Najm ayat 39 bukanlah dalil 
yang menjelaskan tentang tidak sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal, AS. Al- 
Najm ayat 39 tersebut bukanlah ayat yang melarang kita untuk mengirim pahala, do'a, shodagoh 
kepada orang yang telah meninggal. 


Adapun hadits Abu Hurairoh RA yang sering dijadikan dalil untuk melarang orang yang tahlilan, 
berdo'a, dan bersodagoh untuk orang yang sudah meninggal yaitu hadits yang berbunyi: 


Alor ito BUS ja Uj alap At pat) OLSYI DL II ,JB plang dale AI Jo Al Jay OT K0 AI 2eh aa si ye 
( YA Gong en) Jd yah kai dy Ag din an) 
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Jika manusia mati, maka 


terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih 
yang mendo'akan kedua orang tuanya” (Shahih Muslim, 3084). 


Yang dimaksud dengan 'terputus' dalam hadits di atas adalah amalnya sendiri, sedangkan amal 
orang lain tidak terputus. Mengenai hadits tersebut Ibnu Al-@ayyim berpendapat: 


Je AA al) Ia daa Op daa yah mb Jas Ul das (UI ye at Ul MoU Jah Ad lag ade AI le ih 
GE cad Jet 

“Dari hadits tersebut Rasulullah SAW tidak bersabda “ ... akan terputus manfaatnya ...”. Beliau 
hanya menjelaskan bahwa amalnya akan terputus. Amal orang lain adalah tetap menjadi milik 


pelakunya, tapi bila dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka pahala amalan 
itu akan sampai kepadanya. (Al-Ruh, 146). 


Ibnu Hazm juga berpendapat: 
dna Sya AU, WA Aan Jan gt Je Bls da ad Ia ab ena Jas gb UI xU dl 
EL GUY) 
“Hadits itu hanya menjelaskan terputusnya amal orang yang telah meninggal dunia, namun sama 


sekali tidak menjelaskan terputusnya amal orang lain yang dihadiahkan kepadanya serta tidak 
juga melarang hal tersebut” (Hukm Al-Syari'ah Al-Islamiyah fi Ma'tam Al-Arba'in, 43). 


Dari sini maka kita harus yagin bahwa menghadiahkan pahala ibadah kepada orang yang 
meninggal dunia itu ada manfaatnya, karena dengan izin Alloh SWT akan sampai kepada orang 
yang dimaksud. 


F. Peringatan 3, 7, 20, 40, 100 Hari Orang Yang Meninggal 


Tradisi yang berkembang dikalangan NU, jika ada orang yang meningal, maka akan diadakan 
acara tahlilan, do'a, dzikir fida dan lain sebagainya. Untuk mendo'akan orang yang meningal dan 
biasanya dibarengi dengan jamuan makanan sebagai sodagoh untuk simayit. Dalil yang 
digunakan hujjah dalam masalah ini yaitu sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Hawi li-Al- 
Fatawi li as-syuyuti, Juz II, hlm 183 : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 871 ) 


EA pa P aga se—J6 Oi INI OT H2 Ipad Gi ea tai ih OI Bath FO tong JG 

AG IS UT dn GA Ga UG ga ga 
Imam Thawus berkata : seorang yang mati akan beroleh ujian dari Alloh dalam kuburnya selama 
tujuh hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan sebuah jamuan makan 
(sedekah) untuknya selama hari-hari tersebut. Sampai kata-kata: dari sahabat Ubaid Ibn Umair, 
dia berkata: seorang mu'min dan seorang munafig sama-sama akan mengalami ujian dalam 
kubur. Bagi seorang mu'min akan beroleh ujian selama 7 hari, sedang seorang munafik selama 40 
hari diwaktu pagi. Dalil diatas adalah sebuah atsar yang menurut Imam As-Syuyuty derajatnya 
sama dengan hadis marfu' Mursal maka dapat dijadikan hujjah makna penjelasannya: 


Ie BIL Lipa BUSI AN Kie Tm IS upue Pa d sal, PN an) candi Ko Se ant “ai 


PA al We US ih la Kata Gi JA ea MB Ge gn gala Ke UT) MA Lb 5 dika 
Pe In Da AE Gan Pe tab an. 


Jka sudah jadi keputusan, atsar (amal sahabat Thawus) diatas hukumnya sama dengan hadist 
Marfu' Mursal dan sanadnya sampai pada tabi'in itu shahih dan telah dijadikan hujjah yang mutlak 
(tanpa syarat) bagi tiga Imam (Maliki, Hanafi, Hambali). Untuk Imam as-Syafi'i ia mau berhujjah 
dengan hadis mursal jika dibantu atau dilengkapi dengan salah satu ketetapan yang terkait 
dengannya, seperti adanya hadis yang lain atau kesepakatan Shahabat. Dan, kelengkapan yang 
dikehendaki Imam as-Syafi'i itu ada, yaitu hadis serupa riwayat dari Mujahid dan dari ubaid bin 
Umair yang keduanya dari golongan tabi'in, meski mereka berdua bukan sahabat. 


Lebih jauh, Imam al-Syuyuti menilai hal tersebut merupakan perbuatan sunah yang telah 
dilakukan secara turun temurun sejak masa sahabat. Kesunnahan memberikan sedekah makanan 
selama tujuh hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang (zaman imam as- 
Syuyuti, abad x Hijriyah) di mekah dan Madinah. Yang jelas, kebiasaan itu tidak pernah 
ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini, dan tradisi itu 
diambil dari Ulama Salaf sejak generasi pertama (masa Sahabat Nabi Muhammad SAW).”. 
Selanjutnya dalam Hujjah Ahlussunnh Wal jama'ah, juz 1 hlm. 37 dikatakan: 


3. 0 200 -.. £ 0-30 33 08 & o 0-9 0 MD 00 200. 02. 9 0. -.. Ob 0 3 01. 220- 
af, CAM Ob oa Lal dl Uagatot Jp V3 Lanodi Jal OU Ay gada IS gal Ip Ob ya penang Pi 3 

: 3 f 2 ap Be aa be Sido Oce a- 3 (J ,. seng Ae BB... 8 0. 
(Kata-kata Imam thawus), pada bab tentang kata-kata Tabi'in, mereka melaksanakannya. Dalam 
hal ini ada dua pendapat: pendapat ahli Hadis dan Ahli Ushul yang salah satunya termasuk hadis 


Marfu maksudnya orang-orang dizaman Nabi melaksanakan hal itu, Nabi sendiri tahu dan 
menyetujuinya. Dalam kitab Nihayah al-Zain, Juz I, halaman 281 Juga Mai 


BIS BB Al aya FUI Gang "aki, Ji 3 3 Fi! GA ana ena Na Uu Ska £P e Ng Ia, 
HAN Hp ca (si Eau, 3 dya up we SN 3 Saat AS 2sle ea 83 An LOLA adl Wi, 
kena Ip Ca SES Oli gp JS Ja Ore ia & 

Di anjurkan oleh syara' shodagoh bagi mayit,dan shodagoh itu tidak di tentukan pada hari ke tujuh 
sebelumnya maupun sesudahnya.sesungguhnya pelaksanaan shodagoh pada hari-hari tertentu 
itu cuma sebagai kebiasaan (adat) saja,sebagaimana fatwa Sayid Akhmad Dahlan yang 
mengatakan "Sungguh telah berlaku dimasyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit 
pada hari ketiga dari kematian, hari ketujuh, dua puluh, dan ketika genap empat puluh hari serta 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(872 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seratus hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematiannya. Sebagaimana 
disampaikan oleh Syaikh Yusuf Al-Sumbulawini. 


Adapun istilah 7 “tujuh hari” dalam acara tahlil bagi orang yang sudah meninggal, hal ini sesuai 
dengan amal yang dicontohkan sahabat Nabi SAW. Imam Ahmad bin Hanbal RA berkata dalam 
kitab Al-Zuhd, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suyuthi dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawi: 


0g-0d 0. 01, s0. 0 0 34 L0I0 0-0@ BOR 0... #2 0. B 0.9 aa. . Ooo L 
Ol O pentag WAKI Las my $ Oak SI Ol onglb JU HJB Ola 2 Um) Udan JU pel 3 petila Uuto- 
8g 0- 90 0 Lo- 01 Oo 

OA iya Yi Saba SI) SUN LAI (pe | yank 


“Hasyim bin Al-Gasim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, “Al-Asyja'i meriwayatkan kepada 
kami dari Sufyan, ia berkata, “Imam Thawus berkata, “Orang yang meninggal dunia diuji selama 
tujuh hari di dalam kubur mereka, maka kemudian para kalangan salaf mensunnahkan 
bersedekah makanan untuk orang yang meninggal dunia selama tujuh hari itu” (Al-Hawi li Al- 
Fatawi, juz Il, hal 178). Imam Al-Suyuthi berkata: 


(EN) 


Liat Hit OI ON AG 353 Wi aU ali, Ka OYet HI Saka sah al ika seb La Ol 
MAF Tin satal GI) Ji na Saka Us Kila 

“Kebiasaan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan kebiasaan yang tetap 
berlaku hingga sekarang (zaman imam Suyuthi, sekitar abad IX Hijriah) di Makkah dan Madinah. 
Yang jelas, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi SAW sampai 


sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama (masa sahabat SAW) 
(Al-Hawi li Al-Fatawi, juz II, hal 194). 


Dari beberapa dalil diatas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat NU tentang penentuan 
hari dalam peringatan kematian itu dapat dibenarkan secara syara'. 


G. Haul 


A. Pengertian 


Secara bahasa haul adalah setaun secara istilah adalah peringatan satu tahun meninggalnya 
seseorang. Dalam acara haul biasanya terdapat beberapa kegiatan diantaranya: ziarah, dzikir, 
tahlil, halagah, managib, tausyrah, bakti social, dan lain sebagainya 
B. Dalil-dalil haul 
Ada banyak dalil syar' tentang haul diantaranya dalam kitab Al-kawakib ad-Durriyah, juzl, hlm 32 
diterangkan: 
Lag Kele pllad Sipit Hp Ga) may PAW By Sape JS Adat JB op plang Ale AI Ulo AI Oey OS yi JG 
Ae ant Tw 3 se MN Al ale OS :JE Bia jan ana Aa Pa AN aga -3 
E-Jp 5. 
Al-wagidi berkata: Rosul mengunjungi makam para pahlawan Uhud setiap tahun. Jika telah 
sampai di Syi'ib (tempat makam mereka ), Rosul agar keras berucap : Assalamu 'alaikkum bima 
sahabartum fanigma 'ugba ad-dar (semoga kalian selalu beroleh kesejahteraan atas kesabaran 
yang telah kalian lakukan. Sungguh, akhirat tempat yang paling nikmat . Abu Bakar, Umar, 


Utsman juga melakukan hal yang serupa. Sampai kata-kata...Dalam Managib sayyid as-Syuhada 
Hamzah bin abi Tholib yang ditulis Sayyid Ja'far al-Barzanjy, dia berkata : Rosululoh mengunjungi 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 873 


makam Syuhada Uhud setiap awal tahun.. 


Dalil kedua , al-fatawa al-Kubra, juz II hlm, 18 : Ahkam al-fukaha, juz III, hlm. 41-42 : 
Tai tri BG Late ya HE Je 06 KE43 UT LL an AA An 3 Un MAN MAT pad bj 34 33 
Lan ain BIG Sp Ata Ah AS) ga Jep) OA AA Upi) et ag mp CMS li, Jp, 
Hi pegel PP Bata Hk Lai ma SRI SI Cg ya PEN aja HCS 33 pam ii jl IE 
ai aa Fi a Ie Sa SIB III Ko) sad ai SA Pa AN Sea Let Ah « 
AA Sen pa Ba Pa Hp GNU laa aa sip SL da 
AN or Jas ya de Leak Pala ya. 
Memperingati hari wafat para wali dan para ulama termasuk amal yang tidak dilarang agama. Ini 
tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal : ziarah kubur, sedekah 
makanan dan minuman dan keduanya tidak dilarang agama. Sedang unsur ketiga adalah karena 
ada acara baca al'guran dan nasehat keagamaan. Kadang dituturkan juga managib ( biografi ) 
orang yang telah meninggal. Cara ini baik baik untuk mendorong orang lain untuk mengikuti jalan 
terpuji yang telah dilakukan si mayit, sebagaimana telah disebutkan dalam gitab fatawa al-Kubara, 
juz Il, Ibnu Hajar, yang teksnya adalah ungkapan terperinci dari al-Ubab adalah haram meratapi 
mayit sambil menangis seperti diceritakan dalam kitab al-Azkar dan dipedomani dalam al-Majmu', 
al-Asnawi membenarkan cerita ini. Sampai pernyatan ...kecuali menuturkan biografi orfang alim 
yang Wira'i dan sleh guna mendorong orang mengikuti jalannya dan berbaik sangka dengannya. 
Juga agar orang bisa lagsung berbuat taat, melakukan kebaikan seperti jalan yang telah dilalui 


almarhum. Inilah sebabnya sebian sahabat dan ulama selalu melakukan hal ini sekian kurun 
waktu tanpa ada yang mengingkarinya. 


Dari dalil-diatas dapat disimpulkan bahwa peringatan haul itu dapat dibenarkan secara syara' 
H. Ziarah Kubur 


A. Pengertian 


Secara bahasa ziarah artinya berkunjung. Secara istilah adalah mengunjungi makam orang yang 
sudah meninggal untuk mendo'akannya, bertabaruk, Itibar ataupun mengingat untuk mengingat. 
Hari akhirat. Amalan-amalan yang telah dilakukan saat ziarah berbeda-beda yang umum 
dilakukan yaitu membaca Al-Guran, tahlil, solawat dan berdo'a kepada Alloh semata. 


B. Dalil-dalil ziarah kubur 
Diantara dalil-dalil Sya'i tentang disunahkannya ziarah adalah sebagaimana hadist-hadist berikut. 


18. 0201. @ 


8 0. - . 9 B3 0-0 L30 . 2 02 03 Sc. 3 OA 0. Wo. OX 9 N BO... .9 Oo . 

LIL Lay Hal pd BI anna OST Ay pl BO ye pagi IS AB ipang le Gho SI Jaa) JB Bap ye 
22038 23 

AV naa Fl og) BII Ss 


“Dari Buraidah, ia berkata Rosululloh SAW bersabda “Saya pernah melarang kamu berziarah 
kubur. Tapi sekarang Muhammad teah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka 
sekarang berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu pada akhirat. 


Disebut dalam kitab Kasyf As-Syubuhat, hlm 39 : 
02 YA 0 8 - 0 34 mn - ac X0. #0. 50 02 c. 0. c0.-0. LO 2... - 0 - 0. 
kana ISS ll 133 SU Klo Up 2 BEA Lagi Got Lemas Uas Ang Lab Euble JL fla op pia yg 


“ B0. -8 0 2 3 90. 00 0-0 0 oa. 
AI Iyan OS Lam Url yi omnedlg UII cad ya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(374 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hadist dari Hisyam bin Salim:setelah 75 hari ayahnya ( Nabi Muhammad ) meninggal, Fathimah 
tidak lagi murung,ia selalu ziarah ke makam para Syuhada dua hari dalam seminggu, yakni setiap 
Senin dan Kamis, sambil berucap: disini makam Rosululloh. 


Dalam Kasyf as-Syubuhat, hlm 39 disebutkan dalam hadist sebagai berikut : 
Ai PB TAI ON pedia JAN BA DSA PA Sep ae 
UGT) LoL petang 2) mail Dp Te pg AGAN 2 Jep #UAVI Se papat) plg ale. 
Sebuah hadist yang diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim dalam kitab Nawadir al-Ushul, hadist dari 
Abdul Ghafur bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari kakaknya, dia mengatakan bahwa Rosululloh 
bersabda: Bahwa amal manusia itu dilaporkan kepada Alloh setiap hari Senin dan Kamis, lalu 
diberitahukan kepada para Nabi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu mereka yang lebih dulu meninggal 
pada hari Jum'at. Mereka gembira bila melihat amal-amal baiknya, sehingga tampak wajahnya 
bersinar putih berseri. 
Dalam kitab Kasyf as-Syubuhat as-Syaikh Mahmud Hasan Rabi hlm. 129 diterangkan tentang 
ziarah dan amalan-amalannya: 
Sa Pa ale pa UtB pd NI as L ori e ra oi Ni 33 » aa di 3 S W JA J8 
ASI ale 


Dalam Syarh al-Muhadzdzab imam an-Nawawi berkata adalah disunahkan bagi seorang yang 
berziarah kepada orang mati agar membaca alat-alat A'guran sekadarnya dan berdo'a untuknya. 
Keterangan ini diambil dari teks imam Syafi'l dan disepakati oleh para ulama yang lainnya. 


Dalam kitab Nahjal al-Balaghah, hlm. 394-396 disebutkan sebuah hadist Nabi : 
2g AP pena ly) ) GA Lag pel yA pala peng pakai Jal oyaiy Ant el Dp3 Oa pang ale AI Go OS, 
a-ela.) 


Rosululloh berziarah ke makam Syuhada ( orang-orang mati sahid ) dalam perang uhud dan 
makam keluarga Bagi dia mengucapkan salam dan mendo'akan mereka atas amal-amal yang 
telah mereka kerjakan (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah). 


Disebutkan dalam kitab I'anat at-Thalibin juz II hlm.142: 
AA DE AAN GA IA IS SAMA AAN BIG Dai AI Un Kia Ga SN nh A3. 
Hadist riwayat hakim dari Abu Hurairah Rosululloh bersabda: Siapa ziarah kemakam orang tuanya 


setiap hari Jum'at, Alloh pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatatnya sebagai bukti 
baktinya kepada orang tua. 


Kemudian kaitannya dengan hadist Nabi SAW yang secara tegas menyatakan perempuan 
berziarah kubur: 

(AAS Aa alay Jai SO SA plg Ale dl A1 Tana Ol ia gl op 
“Dari Abu Hurairah R.A bahwa sesungguhnya Rosululloh SAW melaknat wanita yang berziarah 
kubur.” (HR. Ahmad :8095 ) 


Menyikapi hadist ini ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sebuah 
kebolehan berziarah baik bagi laki-laki dan perempuan. Imam al-Tirmidzi menyebutkan dalam 
kitab as-Sunan: Sebagian ahli ilmu mengaatakan bahwa hadist itu diucapkan sebelum Nabi SAW 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 875 


membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rosulullos SAW membolehkannya laki-laki 
dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu.” (Sunan at-Thirmidzi :979 ) 


Ketika berziarah seseorang dianjurkan membaca al'guran atau lainnya,sebagaimana sabda 
Rosululloh SAW: 


01 0. 2. 02.0 8. Oo A 3 N BOX... 2. o 02 oo 
(UVN clay olga) Tm Uya de IA pang Aale AI elo Al Jay JL :JU Nb gp Jina 08 


Dari Ma'gilbin Yasar R.A berkata, Rosululloh SAW bersabda: Bacalah surat Yasin pada orang- 
orang mati diantara kamu,. “ (HR. Abu Dawud :2714) 


Dalil-dalil ini membuktikan bahwa ziarah kubur itu memang dianjurkan. Terlebih jika yang diziarahi 
itu adalah makam para wali dan orang saleh. Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang 
berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke 
makam mereka. Beliau menjawab berziarah.ke makam para wali adalah ibadah yamg disunahkan. 
Demikian pula dengan perjalanan kemakam mereka.” (Al-Fatawi al-Kubra, juz II hlm. 24). 


Berziarah ke makam para wali dan orang-orang shaleh telah menjadi tradisi para ulama salaf. 
Diantaranya adalah Imam al-Syafi'l R.A jika ada hajat, setiap hari beliau berziarah ke makam 
Imam Abu Hanifah. Seperftipengakuan beliau dalam rfiwayat yang shahih. Dari Ali bin Maimun 
berkata” Aku mendengar imam al Syafi'i berkata” Aku selalu bertabaruk dengan Abu Hanifah dan 
berziarah mendatangi makamnya setiap hari. Apabila aku memiliki hajat, maka aku silat dua 
rakaat, lalu mendatangi makam beliau,dan aku mohon hajat itu kepada Alloh SWT disisi 
makamnya, sehingga tidak lama kemudian hajatku terkabul.” ( Tarikh Baghdad, juz 1, hal. 123). 


I. Tawasul 
A. Pengertian 


Secara bahasa tawasul artinya mengambil perantara secara istilah diartikan sebagai salah satu 
cara berdo'a kepada Alloh SWT dan salah satu dari beberapa pintu tawajuh kepada Alloh SWT 
dengan menggunakan Wasilah (perantara) adapun yang dituju dari tawasul ini adalah Alloh 
semata. 


B. Dalil-dalil tawasul 


Ada beberapa daliltentang diperbolehkannya tawasul baik dalil A'guran, as-sunnah maupun atsar. 
Diantaranya firman Alloh SWT : Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Alloh SWT. 
Dan carilah perantara untuk sampai kepada Alloh SWT. Berjihadlah kamu di jalan-Nya mudah- 
mudahan kamu dapat keuntungan.” (AS. Al-Ma'idah:35). 


Sayid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan komentar tentang ayat ini: Bahwa yang 
dimaksud dengan dlwgJidalam ayat ini adalah setiap sesuatu yang dijadikan pendekatan/ 
perantara kepada Alloh SWT lebih lanjut ia menjelaskan : 


adu) SUN An LM 3 db Lali, AAN ya LAI SAN Jalal JAS 33 SF US NI dee akui SS, 
KEP AA yA 4 LAI Se Je alan yA 

Seperti yang kamu ketahui bahwa lafal diwugll pada ayat diatas bersifat umum yang 
memungkinkan artinyaberwasilah dengan dzat-dzat yang utama seperti para Nabi, orang-orang 
soleh,baik dalam masa hidup mereka maupun sudah mati juga memungkinka diartikan berwasilah 


dengan amal-amal soleh dengan menjalankan amal-amal soleh itu dan dijadikan perantara untuk 
mendekatkan diri kepada Alloh SWT. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(876 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam tafsir sowi dijelaskan: 
5 lan Kh Mallaa NI) | ja Alan ea) LA Aap 35 20 “5. JB San 2 af Iwa 


D9... 


5 tahi Sa Sab "& abi , & JAN ad Ka ae ear Ta RAN S (2 
Sa Jo MIN ORA ng Aa be RA bh Ah ash 
Dika IA ASN G3 MIE BS cd Tm OI" 
Yang dimaksud dwngan tagwa yaitu menjalankan perintah-perintah yang wajib dan menjauhi 
larangan-larangan yang diharamkan juga mencari perantara untuk mendekatkan kepada Alloh, 
secara mutlak. Dan termasuk di dalamnya adalah mencari para Nabi, wali-wali Alloh, sodagoh, 
menziarahi kekasih-kekasih Alloh, memperbanyak do'a, silaturahim, memperbanyak dzikir dan lain 
sebagainya. Artinya menjalankan sasuatu yang dapat menjauhkan kita dari Alloh . Maka sesuatu 
yang dapat mendekatkan kita kepada Alloh dan meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkan 
kita dari Alloh. Maka suatu kesesatan yang jelas dan kerusakan yang jelas juga bila mengkairkan 
orang-orang yang berziarah kemakam-makam wali Alloh dengan menganggap bahwa ziarah 
adalah sirik. Padahal ziarah itu sebagian bentuk mahabbah kepada Alloh seperti yang Rosululloh 
sabdakan" tiadakah iman bagi orang yang tidak mempunyai perantara kepada Alloh sp yang Alloh 
Firmankan: Carilah perantara untuk menuju Alloh.” 


Dalam ayat yang lain Alloh SWT berfirman: 


“Jika mereka telah berbuat aniaya pada dirinya (berbuat dosa),lalu mereka dating kepadamu (hai 
Muhammad)dan meminta ampunan kepada Alloh SWT, kemudian Rosul memohonkan ampunan 
untuk mereka, tentulah Alloh SWT Yang Maha meerima taubat dan yang Maha Penyayang akan 
menerima tobat mereka ."(@S. Al-Nisa :64) . 


Imam Bukhori juga meriwayatkan hadist tentang tawasulnya sahabat umar bin khatab ketika 
melakukan shalat istis'go : 
DB Jp SU pa JW abadi AP op Lebak Sinta PPAS SS Ai AI Un) Alai gp jae Ol MIL up yel YP 
(Ao busokdl alan) Doi JG La 5 aa UI IS OI KS Ca 
Dari Anas bin Malik R.A beliu berkata “Apabila terjadi kemarau, sahabat Umar bin alkhathab 
bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muththalib, kemudian berdo'a “Ya Alloh kami pernah berdo'a 
dan bwertawasul kepada-Mu dengan Nabi SAW, maka engkau turunkan hujan. Dan sekarang 
kami bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan.” Anas berkata “Maka 
turunlah hujan kepada kami.” (HR. al- Bukhori :954) 
Menyikapi tawasul sayyidina Umar R.A tersebut Sayyidina Abbas R.A berdo'a: 
AR EN AK tm rt di an IN gi aj bana TLP HA UU Ia Si ali 
NS) 
Ya Alloh sesungguhnya malapetaka itu tidak akan turun kecuali karena dosa dan tidak akan sirna 
melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawasul kepadaku untuk memohon kepada Mu 
karena kedudukanku disisi NabiMu....diriwatkan oleh al-Zubair bin Bakkar.:”(Al-Tahdzir min al- 
Ightirar, him. 125). Mengomentari hal ini Syaikh Abdul Hayyi al-amrawi dan Syaikh Abdul Karim 


Murad menyatakan, pada hakikat nya tawasul yang dilakukan Sayyidina umar R.A dengan 
Sayyidina Abas R.A merupakan tawasul dengan Nabi SAW (yang pada waktu itu telah wafat) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 877 ) 


disebabkan posisi Abbas sebagai paman Nabi SAW dan karena kedudukannya disisi Nabi SAW. 
(Al-Tahdzir min al-Ightirar, hal:6). 


- 9 -0 30 4 0. A39 -.- 8 oo. 9 - 0 22022 0... Poo. P0 0... 0... 0 0 Lo 3 » o- 80 - 
cyer Weomadi Ujaky al dil Alona! ARI YP TAP Aib ena PJU Lanal) II at SP Uy meakiumad! bl na (3 cas ca J3 
Log Io 25 II 0 90. 3. La... 300 X5... 203 Pa Ba nie AO LA” Tebak de DA bp De 

telaah 0S LAS dionlon Ketiaih Ap Ja gi din AAL any Ollais Ud Ubi 2d Alya Ang pel 3 Ande AN elo Ag Iglua ya OI 


Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya Shirath al - Mustagim : Tak ada perbedaan antara orang 
hidup dan mati seperti yang diasumsikan sebagian orang. Sebuah hadist sohih menegaskan : 
Telah diperintahkan kepada orang — orang yang memiliki hajat dimasa khalifah Ustman untuk 
bertawassul kepada nabi setelah dia wafat. Kemudian, mereka bertawassul kepada Rosul, dan 
hajat mereka pun terkabul. Demikian diriwayatkan oleh ath — Thabrany. 


Dalam kitab 40 masalah agama, jilid 1, hal 137 — 138 disebutkan: 
beda BII Fung GS lil Jah Abadi Ae ak ebi Kejasah IBI DS Ai Lam) Ab ja jae Dl ya ye 
GI Op) »Dpikaah Cia Lita tg WN Jogi Gp Ceias, 


Dari sahabat Annas, ia mengatakan : Pada zaman Umar bin Khaththab mengatakan : pernah 
terjadi musim peceklik. Ketika melakukan sholat istisgo Umar ber tawassul kepada paman 
Rosulullah, Abbas bin Abdul Muththlib : Ya Tuhan, dulu kami mohon kepada — Mu dengan 
tawassul paman nabi — Mu, turunkanlah hujan kepada kami. Allah pun segera menurunkan hujan 
kepada mereka. (HR. al — Bukhari). 


-. a Pe) 0. 90 040 Pa Ra) Pap H2 200. 000 8 “elu. aa 9 
Gondol! Sal 5 pan y Gran ya ian Ca DS Anna) many AE Al aka 4 Aina) Jan pdl Ol. 
Sesungguhnya tawassul dan minta syafa'at kepada Nabi atau dengan keagungan dan 


kebesarannya, termasuk diantara sunnah (amal kebiasaan) para Rosul dan orang - orang Salaf 
Shalihin (para pendahulu yang soleh - soleh). 


Adapun kaitannya dengan ayat — ayat Al - @uran yang sering digunakan untuk mengharamkan 
tawassul seperti ayat — ayat dibawah ini : 


(AE A3 BNI GI Ui pama BU Aga La AA Uya) aed yuli & di 
“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah — lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang — orang yang 


mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya 
mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat - dekatnya.” (AS. Al - Zumr: 23). 


Setelah memperhatikan ayat tersebut dengan cermat, Syaikh Abdul Hayyi al —Amrawi dan Syaikh 
Abdul Karim Murad menyatakan “Perkataan para penyembah berhala “Kami menyembah mereka 
(berhala — berhala itu) supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat — 
dekatnya. Ayat ini menegaskan bahwa mereka menyembah berhala untuk tujuan tersebut. 
Sedangkan orang yang bertawassul dengan orang alim atau para Rosul itu tidak menyembah 
mereka. Tetapi karena dia tau bahwa orang yang di — tawassul - i tersebut memiliki keutamaan 
dihadapan Allah Swt dengan kedudukannya sebagai Rosul, ilmu yang dimiliki atau kerena 
kenabiannya. Dan karena kelebihannya itulah kemudian ada orang yang melakukan tawassul 
dengan mereka.” (Al — Tahdzir min al — Ightitar, hal : 113). 


Sayyid Muhammad bin “Alawi Al Maliki juga memberikan komentarnya tentang ayat - ayat yang 
digunakan dalil untuk mengharamkan tawassul. Ayat — ayat itu diantaranya : 


o- 0-05 0. 04 o colo.-.0o B. 2 0 Ieo. Ae PLN 0 0k0.. 
RN! “goni ed Ogeetang US ya Uya ly dll 229 JAN ni AS ga Iyo IS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(878 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bahwa ayat — ayat ini ditujukan bagi orang — orang musyik yang menyembah berhala, tentunya 
berbeda dengan orang yang bertawassul yang hanya menjadikan sesuatu sebagai perantara 
menuju Allah Swt. 


J. Tabaruk 


A. Pengertian 


Tabaruk secara bahasa artinya mengharap berkah. Secara istilah diartikan sebagai menjadikan 
seseorang, tempat atau sesuatu yang diharapkan berkahnya perantara menuju Alloh SWT. 


B. Dalil-dalil tabaruk 


Tabaruk sebenarnya sudah dilakukan oleh para sahabat damana mereka bertabaruk dengan 
Rambut Nabi seperti Khalid bin Walid dengan sisa air wudhu Nabi, keringat Nabi, bahkan dengan 
ludah Nabi. Dalam beberapa hadist dikisahkan bahwa Khalifah Kholid bin Walid kehilangan 
Mahkota sorbannya ketika perang Yarmuk kemudian dicarinya sampai ketemu, Kholid bin Walid 
pun mengisahkan asal mula Mahkota Sorbannya: 
ada balai al Him Bai ah Calon wali mal ata ala ag de Lo Iya) Ketat NI 
ai Cg Ui & PI YG Aga 3, mali. 
Berkata Kholid bin Walid : Rosululloh SAW berumroh kemudian ia mencukur kepalanya maka para 
sahabat berebutan rambut Rosululloh SAW dan akulah pemenangnya dan aku taruh Rambut 
Rosululloh itu didalam Mahkota Sorbanku, maka aku tidak berperang dengan memakai Mahkota 
Sorbanku itu kecuali aku diberikan kemenangan: 


2000 2002 000 X0 NA Lee 220 Benue aer 220 20 20-80 0-0” 00” 0. 2... L... 
ola) Moryy elang dala Al elaa Sgaill Aa Jadid Uloely3 Uya yA land ikal Cai LL JL pagi! la A3) BOS) PG UP 
LOLA, sala al) 


Dari Zari R. ketika beliau menjadi salah satu delegasi suku Abdil Gais, Beliau berkata,” Ketika 
Beliau berkata, Ketika sampai di Madinah, kami segera turun dari kendaraan kita, lalu kami 
mengecup tangan dan kaki Nabi SAW.” (HR.Abu Dawud :4548). Atas dasar hadist ini, para ulama 
mensunahkan mencium tangan Guru,Ulama, orang Soleh, serta orang-orang yang kita hormati. 
Kata Imam al-Nawawi dalam salah satu kitab karangannya menjelaskan bahwa mencium tangan 
orang salih dan ulama yang utama itu disunnahkan. Sedangkan mencium tangan selain itu 
hukumnya makruh.” (Fatawi al-Imam al-Nawawi, hal 79). 


Dari dalil-dalil diatas maka jelaslah bahwa bertabaruk itu boleh dan bukanlah sesuatu yang syirik. 
K. Managib 


A. Pengertian 


Secara bahasa managib berarti meneliti, menggali secara istilah diartikan sebagai riwayat hidup 
seseorang yang berisikan tentang budi pekertinya yang terpuji ahhlaknya yang baik karomahny 
dan sebagainya yang patut dijadikan suri tauladan. Maksud dari menjalankan managib diantarnya 
untuk beertawasul, untuk memperoleh berkah, untuk lebih mengenal orang sholih dan lebih 
mencintanya. 


B. Dalil-dalil managib 


Sebenarnya managib itu ada dalam Al'guran seperti managib, ashabul kahfi, Managib Raja Dzul 
@urnain, Managib Lukman dan lain sebagainya. Adapun dalil yang digunakan hujjah untuk 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 879 ) 


memperbolehkan praktek managib yaitu dalam kitab Bughyat al Mustarsyidin, hlm. 97. 

gina SE aj AS An sap og Ai CG Lagu Hg apr JB lag al AN Ole AS AL PAI 2g) 
Ill yaa SAN s3 

Tersebut dalam surat atsar: Rosululloh pernah bersabda: Siapa membuat sejarah orang mukmin 


(yang sudah meninggal ) sama saja menghidupkan kembali: siapa memmbacakan sejarahnya 

seolah-olah ia sedang, siapa yang mengunjunginya, Alloh akan memberikan surga. 

Dalam kitab Jalauzh Zhulam “ala'Agidatul awam dijelaskan 

ASI Sirah HIS Ip3y aed Tinta) AMIN, AS Candi Ii pd, Jadi JL plan FI Aa 
Aa SA Ma PAR Teh aj DE bp RA Aa el 

(LA SAS Ae (MN 2) . pala 

Ketahuilah seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan, agar ia 

mencari berkah dan anugrah, terkabulnya do'a dan turunnya rahmat didepan para wali, di majelis- 

majelis dan kumpulan mereka, baik masih hidup ataupun sudah mati, dikuburan mereka ketika 

mengingat mereka, dan ketika orang banyak berkumpul dalam berziarah kepada mereka, dan 

pembacaan riwayat hidup mereka. 


L. Tahlil 


A. Pengertian 


Secara bahasa tahlil diartikan sebagai ucapan kalimat “laailaha illalloh”. Secara istilah adalah 
tradisi do'a bersama untuk mendo'akan orang yang telah meninggal atau karena hajat lain, 
dengan membaca Al Guran, kalimat tayyibah, istighfar, takbir, tahmid, tasbih, sholawat dan 
pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang punya hajat sesuatu. 


Dalam acara tahlilan biasanya dibarengi dengan jamuan makanan dari keluarga yang sudah 
meninggal atau yang mempunyai hajat sebagai shodagoh. 


B. Dalil-dalil Tahlil 


Banyak dalil Al Guran, hadits maupun keterangan ulama yang menjelaskan tentang 
diperbolehkannya tahlil dan do'a atau pahala yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal 
bisa sampai dan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut, di antaranya: 


1. AS. Muhammad ayat 19 

On Se sa ta AN 
“Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan 
perempuan”. (Muhammad:19) 


Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan mendapatkan 
manfaat dari istighfar orang mukmin lainnya. Dalam Tafsir Al-Khazin dijelaskan: 


Papan PAN OSN AA rah sea SA ba AA pp 
GA iya, £ Tali jas) siti aan aa | Ta AN ia : of Ang ale FN) ae ae aa le 2 old 
“Makna ayat jaim! slusJadalah mohonlah ampunan bagi dosa-dosa keluargamu dan orang-orang 


mukmin laki-laki dan perempuan,a rtinya selain keluargamu. Ini adalah penghormatan dari Allah 
Azza wa Jalla kepada umat Muhammad, dimana Dia memerintahkan Nabi-Nya untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(880 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memohonkan ampun bagi dosa-dosa mereka, sedangkan Nabi SAW adalah orang yang dapat 
memberikan syafa'at dan do'anya diterima” (Tafsir Al-Khazin, Juz VI, hal 180) 


2. AS. Al-Hasyr 10 
. 0 -— . .0 0 Ie 0 a sz 202 Oo 0-0... 0 0 0 Ao 9 . 29 - 0 0 @ . 90 8 3-0 oo 8. 9 
Bi SU) Lay Ipin Gokil UB Lagl3 (3 Jaa Yy OLaiYG Uda gadi ily UAS Lay Odia pda oya Nor al, 
pe) ah 


“Dan orang-orang yang beriman, serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, 
Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari 
pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”. Mengenai ayat 
ini Syekh “Alaudin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi memberikan penjelasan: 


Le dala Sagala AI DG ALT O Lala KAN edi pi Las UST, pi Lae JSI, SAN aU if Gu 
SE AT AA AA maa TA Dp Ma oa AA yh og Lang Cet ap Widi y ai andi 
(Ver iya fi: IA pi) ve gal ye Ray, ola meli 


“Artinya Kami menyamakan anak-anak mereka yang kecil dan yang dewasa dengan keimanan 
orang tua mereka. Yang dewasa dengan keimanan mereka sendiri, sementara yang kecil dengan 
keimanan orang tuanya. Keislaman seorang anak yang masih kecil diikutkan pada salah satu dari 
kedua orang tuanya. (Kami menyamakan kepada mereka keturunan mereka) artinya menyamakan 
orang-orang mukmin di surga sesuai dengan derajat orang tua mereka, meskipun amal-amal 
mereka tidak sampai pada derajat amal orang tua mereka. Hal itu sebagai penghormatan kepada 
orang tua mereka agar mereka senang. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA.” (Tafsir 
Al-Khazin, Juz VI, hal 250) 


Penjelasan yang sama dapat dilihat dalam Tafsir Jami' Al-Bayan karya Ibnu Jarir Al-Thabari Juz 
28 hal. 15. 


Beberapa ayat dan penafsiran tersebut menjadi bukti nyata bahwa orang yang beriman tidak 
hanya memperoleh pahala dari perbuatannya sendiri. Mereka juga dapat merasakan manfaat 
amaliyah orang lain. Inam Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani mengatakan bahwa 
hukum mengadakan pertemuan atau perkumpulan untuk membaca tahlil adalah boleh 
sebagaimana pendapatnya dalam kitab Al Rasa'il al Salafiyah. 
SB MEA Lali 3 Wp Je oi 3 amal £ Las Yi pa Oak am $ SL 
S1) La ke Ga La nyi Ds PA ad AS aa daa Aa GP TI LIS Dj DN, kal 
Pai AL ga HN ate 30 Ie Tepnd B3 ak Of US Sopan ang 


0-0 - 90 


Ii ai in pp KEL ya LA an GO ema yan ina Da Ba IA Sana AS 
(FP ika JL y en jl dana ena deng TOT goa sar BW Sato 


“Kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di Masjid, rumah, di atas 
kubur, untuk membaca Al-Guran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah 
meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh (jaiz) jika didalamnya tidak terdapat 
kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak ada penjelasan (secara dzahir) dari syari'at. 
Kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram 
(muharram fi nafsih), apalagi jika di dalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan 
ibadah seperti membaca Al-Guran atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadiahkan pahala 
membaca Al-@uran atau lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 881 ) 


beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada hadits shahih seperti 1938| “vw” «ic 3Sligo (bacalah 
surat Yasin kepada orang mati di antara kamu). Tidak ada bedanya apakah pembacaan Surat 
Yasin tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburannya, dan membaca Al- 
Gur'an secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di Masjid atau di rumah.” (Al-Rasa'il Al- 
Salafiyah, 46). 


Kesimpulan al-Syaukani ini memang didukung oleh banyak hadits Nabi SAW. Diantaranya adalah: 
Lan panai SA pati Vj Jong 52 AN Up) GB An Y peka Ale A1 lho A1 po) Ji yaa ata ad ye 
(PAPA jelas ol33) os ya Da5, LN He ng 

“Dari Abi Sa'id al-Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah berkumpul suatu 
kaum sambil berdzikir kepada Allah SWT, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan Allah SWT 


akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di 
hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya” (HR. Al-Muslim, 4868) 


Kesimpulan Al Syaukani ini bersumber dari Hadits yang shahih: 
II AS Da AN Dg Aga ea Pa LI Lag Ian la en AI Jaan JB IE Men en PN ya ye 
(INN Aan Lal ran) SS yah AI AS) SNI pik) Kan ebay LSN pede SU) mai Apa) 
“Dari Abi Hurairah RA ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah berkumpul suatu kaum di 
dalam salah satu rumah Allah SWT, sambil membaca Al-@uran bersama-sama, kecuali Allah 
SWT akan menurunkan kepada mereka ketenangan hati, meliputi mereka dengan rahmat, 
dikelilingi para malaikat, dan Allah SWT memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisi- 
Nya” (Sunan Ibn Majah, 221). 


Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: 
LN tag KAN km Uj Jang PB Oh Si AR Y Ii le AI Th JG tega alat Gd 


(PAPA jaka 013) os ya Da5, LN He S3 
“Dari Abi Sa'id al-Khudri RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah berkumpul suatu 
kaum sambil berdzikir kepada Allah SWT, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan Allah SWT 
akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di 
hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya” (HR. Al-Muslim, 4868). Pada ulama juga sepakat bahwa 


pahala sampai dan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. 

Ibnu Taimiyah menyatakan: 

LS AA pa BULAN ya KAA SANA pa ps hi Of minat pe y U Ki og Aa gp (ji Alb JG 
(Pita Fla RAD An Sya Sik gps PUS RSI SUSU Laga BA ya UI OLS, 

“Syaikhul Islam Tagiyuddin Ahmad bin Taymiyah dalam kitab Fatwanya berkata, “pendapat yang 

benar dan sesuai dengan kesepakatan para imam, bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari 

semua ibadah, baik ibadah badaniyah (ibadah fisik) seperti shalat, puasa, membaca Al-Guran, 

atau ibadah maliyah (ibadah materiil) seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga 


berlaku untuk berdo'a dan membaca istighfar bagi mayit.” (Hukm Al-Syariah Al-Islamiyah fi 
Ma'tamil Arba'in, 36). Dalam kitab Nihayah al-Zain disebutkan: 


38 Yo 0 Pena A20 222.9... 9 -..c re) 0g. 0. 04 0 0. 0. 50. -. S0. - 
Oa Hong BU) daan Asal Gtloy alas AJ Jang Ol Oli Of dana Ja at jali Cp 02 Ui pax al JL 


“Ibnu Hajar dengan mengutip Syarh Al-Mukhtar berkata, “Madzhab Ahlussunnah berpendapat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(882 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahwa seseorang dapat menghadiahkan pahala amal dan do'anya kepada orang yang telah 
meninggal dunia. Dan pahalanya akan sampai kepadanya.” (Nihayah Al-Zain, 193). 


Ibnu Al-Gayyim berpendapat: 
P3 RAR Lasiaf, sai 213 Ap Le ml ad ay, Tp sai edi SI Gaga jab a HA 5 oa JG 
Oa mi, Ca SA Jua ES al at 5 
“Ibnu Gayyim Al-Jauziah berkata, “Sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah 
memerdekakan budak, sedekah, istighfar, do'a, dan haji. Adapun pahala membaca Al-Guran 


secara suka rela (tanpa mengambil upah) yang dihadiahkan kepada mayit, juga sampai 
kepadanya. Sebagaimana pahala puasa dan haji” (Al-Ruh, 142). 


Dari beberapa dalil hadits, Al Guran, hadits dari keterangan para ulama di atas dapat disimpulkan 
bahwa hukum tahlilan bukanlah bid'ah dan pahala yang ditujukan kepada mayit bisa sampai dan 
bermanfaat bagi mereka. 


M. Dua Adzan Dalam Jum'ah 

Dalil dua adzan dalam Jum'ah. Dalam kitab Tanwirul @ulub disebutkan: 

DL Gd Al Re ja Lah OI Kapal La II ASI Gatal syg ole AT OLI: magat Ole aga (3 Ga IS Ula 
Ketika orang-orang sudah semakin banyak pada masa Khalifah Utsman, maka beliau 
memerintahkan untuk mengumandangkan adzan lagi di kota Madinah. Hal yang demikian itu 
(adzan dua kali) tetap berlangsung sampai sekarang. Adzan yang kedua tersebut tidak termasuk 


bid'ah karena telah terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 
“Kalian harus berpegang teguh dengan sunnah (ajaran)ku dan sunnah Khulafaur Rasyidin”. 


Syekh Jalaluddin bin Abdil Ajiz berpendapat bahwa hukum mengumandangkan adzan yang kedua 
hukumnya sunat sebagaimana pendapatnya dalam kitab Fathul Mu'in: 


Waah MS das II on) Ole baal Ll d3 sai PE mall ali ana dag Lae Ramli dust, 

dasi £ By I adi 3 dj r ale Ban Hb tante 

“Begitu juga dihukumi sunat dua adzan dalam Jum'ah. Salah satunya sesudah khotib naik mimbar 
dan yang satunya lagi adzan sebelumnya, adzan kedua ini sebagai mana perintah sahabat 
'Ustman RA, dalam atsar kan tetapi hukum kesunatannya dikala hajat (butuh). Seperti jika orang- 


orang muslim belum hadir ke masjid setelah adzan pertama, jika tidak butuh maka lebih baik 
mengikuti (ittiba'”) kepada Nabi (satu adzan). 


0012. Benarkah Allah Berada di Langit Berdasarkan Hadits 
Shahih ? 


Oleh Dhimas W Asyifa 


(diambil dari salah satu situs) 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 883 


BAB 1 PENDAHULUAN 


Sebagian kawan kita yang menyatakan Allah berada di langit atau bersemayam di atas 'arsy 
berdalil dengan sebuah hadits yang menceritakan tentang kisah seorang budak wanita yang 
berdialog dengan Rasul Saw.. Dalam hadits tersebut Rasul Saw. melakukan dialog untuk 
mengetahui keimanan atau indikasi yang menunjukkan bahwa budak wanita yang dimaksud sudah 
beriman atau belum? Budak dimaksud apakah telah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi 
kafarah, berupa pembebasan seorang budak beriman bagi muslim yang melanggar perbuatan 
tertentu di dalam syariat atau tidak?! 


Pada penghujung sebuah hadits riwayat Imam Muslim dengan sanad Mu awiyah bin Hakam 
direkamkan dialog antara Rasul Saw. dengan budak seperti redaksi berikut: 


Rasulullah Saw. berkata: “datangkanlah ia kesini”. Kemudian akupun mendatangkan budak wanita 
tersebut ke hadapaan beliau. Beliau kemudian bertanya: “Dimanakah Allah?”, maka ia menjawab: 
“Di langit”, beliau bertanya lagi: “Siapa aku?”, maka ia menjawab: “Anda Rasul Allah” Lalu beliau 
bersabda: “Bebaskanlah ia, karena ia seorang yang beriman” (HR. Muslim) 


Secara umum jumhur umat menolak hadits ini, disebabkan karena faktor: 

1. Hadits ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat secara nagli dan 'adli (11. 

1. Diantara dalil nagli: 

a. AS: An Nahi: 17 

Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa- 
apa)? 

b. AS: Al Syura: 11: 

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia 


c. Banyak hadits yang menyatakan bahwa Rasul Saw. ketika menanyakan atau menguji keimanan 
seseorang selalu dengan menggunakan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 
syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Hadits seperti ini mencapai kapasitas mutawatir! 

2. Dalil “agly 

a. Allah mahasuci dari tempat dan bertempat pada sesuatu apapun dari makhlugNya. Allah 
mahasuci dari waktu dan pengaruh ruang waktu. Karena keduanya adalah milik Allah. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al Razi di dalam menafsirkan firman Allah AS: Al An'am: 
12: “Katakanlah: “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?” Katakanlah: 


“Kepunyaan Allah”. 
Ayat ini menjelaskan bahwa tempat dan semua yang berada pada tempat adalah milik Allah. 
Dan firman Allah AS: Al An'am: 13: 

“Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari.” 


Ayat ini menjelaskan bahwa waktu yang bergulir dan semua yang masuk ke dalam ruang waktu 
adalah kepunyaan Allah, bukan sifatNya. 


b. Akal manusia secara pasti dan tegas menyatakan bahwa Allah, al Khalig pasti beda dengan 
makhlugNya. Bila makhlug bertempatitidak terlepas dari tempat tertentu, maka Allah tidak 
bertempat tertentu. Karena Allah beda dengan makhlugNya. Bila makhlug berada atau 
dipengaruhi oleh dimensi waktu, sedangkan Allah tidak! 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(884 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


c. Allah bersifat gadim, oleh karena itu Allah tidak berada pada ruang tempat tertentu, baik 
sebelum diciptakan 'arsy dan langit ataupun setelahnya. Apabila Allah berada di atas langit atau di 
atas 'arsy setelah Allah menciptakan keduanya, berarti Allah memiliki sifat hadits, karena 
keberadaan Allah di atas langit dan 'arsy telah didahului oleh ketiadaan langit dan 'arsy dan Allah 
tidak berada di atas langit dan 'arsy sebelum diciptakan keduanya. Setelah ada, baru kemudian 
bersemayam diatasnya. Ini artinya kita menyifati Allah dengan sifat hadits. Sedangkan secara 
kaidah dinyatakan: bahwa semua yang bisa dihinggapi oleh sifat hadits adalah hadits. 


2. Hadits ini merupakan hadits yang menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu dan sampai 
kini, yang tidak diterima oleh sebagian orang karena bid'ah yang mereka lakonkan|2). Para hafiz 
di bidang hadits dan para pakar hadits yang mu tabar sepanjang sejarah sepakat menyatakan 
bahwa hadits ini adalah hadits mudltharib, yang disebabkan oleh banyaknya versi dari hadits ini, 
baik secara redaksional maupun secara sanad hadits. Oleh karena itu sebagian ulama 
mengatakan hadits ini adalah sahih tapi syadz dan tidak bisa dijadikan landasan menyangkut 
masalah akidah! 


Mari kita kaji lebih lanjut hadits yang menceritakan tentang kisah budak wanita ini secara 
komprehensif, komparatif dan kritis. 


Perhatikanlah redaksi hadits di dalam Sahih Muslim secara lengkap: 
AI Ula alih pyil oya Jon mas SI pelan y dl AI lan AI Syurga eka UI Uap 2JU gak SI up Taglaa ye Ly) 
GS Gi yamg al) Lali nil Je prealal Oya yan alami JI Og ks 9 SULA La ola JO, CAS pa Laah pi IL 
Vy GAS LAI daa Lali game Okay Yg Al Lana Coal) La gal ya ld pel y dl AI Celup OI Jgn goo Lal 
AE 8 JB OS Ol Von) Lia Oky #OLuYU Al lor Ay AlaL& alga Calon GL AI Jeyany GC pala 3 Ale AI aa Al 
Oya Ilory beng IS JB (Silang DG aah! Gal JB) Hhakag DE CA yaaa 3 AAL edi IS JG Ogpley Je) Lay JU 
IS pg SS em Ai Al Jt Jd JP al SSS JB BII Alor GI) ya Ie el ai US JB 
Al Iyary SI GS O giaa LAS Hit pa Gt oya Jera Lily Lai oya Bl cad A6 (OP SAT AI 
JB slawi 3 IE AI al W J3 Uap Lt Gaal JI Use SET Ah Jay Lo LbB Calo UUS plbah ey dala AI eko 
hn ja LA Uaisel JG Al Jgn, cf JUS Ul ya 
Diriwayatkan dari Mu'awiyah Bin Hakam Al Sulamiy: Ketika saya shalat bersama Rasulullah Saw. 
ada seorang laki-laki yang bersin, lantas saya mendo'akannya dengan mengucapkan 
yarhamukaLlah. Semua orang yang shalat lantas melihat kepadaku dan aku menjawab: “Celaka 
kedua orangtua kalian beranak kalian, ada apa kalian melihatku seperti itu?!” Kemudian mereka 
memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Aku tahu mereka memintaku untuk diam, 
maka akupun diam. Ketika telah selesai Rasul Saw. menunaikan shalat, demi ayah dan ibuku, aku 
tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya seorang guru yang lebih baik cara mendidiknya 
daripada Rasul saw.. Demi Allah, beliau tidak menjatuhkanku, tidak memukulku, dan juga tidak 
mencelaku. Beliau hanya berkata: “Sesungguhnya shalat ini tidak boleh ada perkataan manusia di 
dalamnya. Di dalam shalat hanyalah terdiri dari tasbih, takbir dan bacaan al @ur'an.” Atau 
sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul saw.. Aku kemudian menjawab: “Wahai Rasul Saw. 
sesungguhnya aku adalah seorang yang baru saja berada di dalam kejahiliyahan kemudian 


datang islam. Dan sesungguhnya diantara kami masih ada yang mendatangi para dukun. Beliau 
berkata: “Jangan datangi mereka!” Aku kemudian menjelaskan bahwa diantara kami masih ada 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 885 


yang melakukan tathayyur (percaya terhadap kesialan dan bersikap pesimistis). Beliau 
mengatakan: “Itu hanyalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam diri mereka, maka janganlah 
sampai membuat mereka berpaling (Kata Ibnu Shabbah: maka janganlah membuat kalian 
berpaling). Kemudian ia melanjutkan penjelasan: Aku berkata: dan sesungguhnya diantara kami 
ada yang menulis dengan tangan mereka. Rasul Saw. berkata: dari kalangan Nabi juga ada yang 
menulis (khat) dengan tangan, barangsiapa yang sesuai apa yang mereka tulis, maka 
beruntunglah ia. Dia kemudian berkata: saya memiliki seorang budak perempuan yang 
mengembalakan kambing di sekitar bukit Uhud dan Jawwaniyyah. Pada suatu hari aku 
memperhatikan ia mengembala, ketika itu seekor srigala telah memangsa seekor kambing. Aku 
adalah seorang anak manusia juga. Aku bersalah sebagaimana yang lain. Kemudian aku 
menamparnya (budak wanita) dengan sekali tamparan. Maka kemudian aku mendatangi Rasul 
Saw.. Rasul Saw. menganggap itu adalah suatu hal yang besar bagiku. Akupun berkata: “Apakah 
aku mesti membebaskannya?” Rasul Saw. menjawab: “Datangkanlah ia kesini!”. Kemudian 
akupun mendatangkan budak wanita tersebut ke hadapan Rasul Saw.. Rasul Saw. kemudian 
bertanya: “Dimanakah Allah?”, maka ia (budak wanita) menjawab: “Di langit”, Rasul Saw. bertanya 
lagi: “Siapa aku?”, maka ia menjawab: “Anda Rasul Allah”. Lalu Rasul Saw. bersabda: 
“Bebaskanlah ia karena ia adalah seorang yang beriman” (HR. Muslim) 


Hadits ini menjelaskan beberapa hal penting kepada kita, diantaranya 
1. Sekelumit pelajaran yang bisa dipetik dari hadits, diantaranya: 
a. Rasul Saw. mencontohkan metode mengajar yang tauladan. 


b. Hadits ini menceritakan tentang masalah membayar kafarah berupa pembebasan seorang 
budak yang disyaratkan mesti beriman. Rasul Saw. memastikan apakah budak yang akan 
dibebaskan sudah beriman?! 


c. Di dalam hadits menceritakan tentang status periwayat hadits yang baru masuk islam. 
d. Di dalam hadits menceritakan keadaan kaum si periwayat hadits. 


e. Di dalam hadits diceritakan cara Rasul Saw. mengetahui bahwa si budak seorang beriman atau 
bukan? Berdasarkan indikasi yang nampak oleh Rasul Saw..I3| 


2. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab “Haram berbicara di dalam shalat”. Beliau 
tidak meriwayatkan pada bab “iman”, bab “kafarah dengan pembebasan budak beriman”, dan juga 
bukan pada bab “pembebasan budak”. Artinya hadits ini beliau kelompokkan ke dalam masalah- 
masalah 'amaliyah, bukan bersifat masalah akidah. Karena hadits ini tidak cukup kuat untuk 
berdalil di dalam masalah akidah. 


3. Imam Nawawi dalam menjelaskan penghujung hadits yang merupakan dialog antara Rasul 
Saw. dengan budak wanita, mengatakan bahwa ulama memiliki banyak persepsi dalam 
memahaminya, secara ringkas ulama memahaminya dengan 2 metode: 


a. Mengimani hadits sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Saw. tanpa mengkaji lebih jauh 
makna yang dimaksud dan meyakini bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatupun 
serta mensucikan Allah dari segala sifat makhlug. 


b. Takwil dengan makna sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah.|4| 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(886 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BAB 2 ANALISA HADITS 
BAB II 


Berkenaan dengan hadits Muslim ini, Imam Baihagi berkomentar di dalam kitabnya Al Asma" Wa 
Al Shifat (5: 


UP big 4 Rat Op HS Ula Le Sp lem SINI Lakon ya Lalatia peluna d00 P1 UB mapun Tika) 
BI 3 SIA or Taglan He ya MU sinad ya OI MSG OS by AP GI SY Ea ya WS 
CI 


“Hadits ini adalah shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara terpotong dari hadits yang 
bersumber dari Auza'ie dan Hajjaj al Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa menyebutkan 
tentang kisah budak wanita. Saya mengira ia meninggalkan kisah budak wanita tersebut karena 
terjadinya perbedaan riwayat pada redaksinya dan saya juga menyebutkan hadits ini pada bab 
zhihar di dalam kitab sunan (al kubra). Riwayat yang ada berbeda dengan riwayat para periwayat 
yang bertentangan dengan riwayat Muawiyah Bin Hakam dari segi redaksi hadits.” 


Dari pernyataan Imam Baihagi ini dipahami secara jelas bahwa pemaparan kisah budak wanita 
yang merupakan bagian dari haditsI6|, 


1. Tidak terdapat di dalam sahih Muslim menurut versi Imam Baihagi. 
2. Bahwa kisah ini terjadi perbedaan riwayat dari segi redaksi hadits. 
Penjelasan lebih lanjut dari pernyataan Imam Baihagi, 


1. Naskah Sahih Muslim tidak sama antara satu naskah dengan naskah yang lain tentang kisah 
budak wanita ini. Boleh jadi Imam Muslim menarik kembali hadits ini dan merevisinya pada 
periode selanjutnya serta menghapusnya atau redaksi hadits yang ada tidak ditemui pada naskah 
Sahih Muslim yang dimiliki oleh Imam Baihagil7). Sebagaimana juga dilakukan oleh imam Malik di 
dalam kitab Muwatha riwayat Laits, yang tidak menyebutkan redaksi “sesungguhnya ia adalah 
seorang yang beriman”. Samahalnya dengan Imam Bukhari yang menyebutkan potongan hadits 
ini pada bab af'al al 'ibad, dan hanya mengambil potongan yang berhubungan dengan masalah 
mendo'akan orang yang bersin, tanpa mengisyaratkan sedikit pun tentang masalah “Allah berada 
di langit”. Imam Bukhari meringkas hadits tanpa menyebutkan sebab beliau meringkasnya. Namun 
beliau tidak berpegang kepada kesahihan hadits tentang budak wanita ini, karena melihat 
perbedaan riwayat tentang kisah ini yang menunjukkan bahwa periwayat hadits tidak kuat hafalan 
(dhabit) dalam periwayatan. 


2. Terjadinya perbedaan riwayat antara riwayat yang bersumber dari Mu'awiyah Bin Hakam 
dengan riwayat yang lain. Bahkan menurut DR. Umar Abdullah Kamil terjadi perbedaan riwayat 
yang bersumber dari Mu'awiyah bin Hakam sendiri. Sebagaimana penjelasan berikut: 


DUA RIWAYAT YANG BERSUMBER DARI MU'AWIYAH BIN HAKAM: 
RIWAYAT PERTAMA (I8| 
Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim diatas dengan menggunakan redaksi: 
hinga UK Ugizet 1G Lal J yan Sih 1G ST ya 1J Lead GIE PSI cah :U JUS 
Beliau (Rasul Saw.) kemudian bertanya: “Dimanakah Allah?”, maka ia menjawab: “ Di langit”, 


beliau bertanya lagi: “Siapa aku?”, maka ia menjawab: “Anda Rasul Allah”. Lalu beliau bersabda: 
“Bebaskanlah ia, karena ia seorang yang beriman” (HR. Muslim) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 887 ) 


RIWAYAT KEDUA 
Ap kl Lola Gatal JB plug op SUS 3 SAI Tai YP Ae jp Harun Gaib ya S3 BSN Urai S3 sad Lan jl 
04) Hain Ugal JS) Ugal) Ola pelan dal Al Gelap Call Ulah ) Hay EA S3) SIN op Tnglaa Jl peda dani 
II 1G (Selama 


Diriwayatkan oleh Imam Al Dzahaby dan ia menyebutkan bahwa pada sanad riwayat ini terdapat 
al Hafiz Al Mizziy dari jalur Sa'id bin Zaid dari Taubah al 'Anbarry dari Atha' bin Yassar, ia 
berkata: disampaikan kepadaku oleh pemilik budak -mengisyaratkan kepada Mu'awiyah Bin 
Hakam- dan menyebutkan hadits, dan di dalam hadits terdapat redaksi: kemudian Nabi Saw. 
menjulurkan tangannya kepadanya (budak) seraya mengisyaratkan pertanyaan, “siapa di langit?” 
ia menjawab: “Allah” 


Untuk mengkaji lebih jauh tentang jalur-jalur hadits secara komprehensif, silahkan rujuk kitab al 
“Uluww, Imam Dzahaby, Kitab Tauhid, Ibnu Khuzaimah dan syarah-syarah dari kitab Al Muwatha , 
Imam Malik.(9| 


Sebagaimana diketahui pada riwayat ini, Rasul Saw. tidak mengatakan “dimana Allah?” dan juga 
tidak mengatakan “siapa yang ada di langit?”, namun Rasul Saw. hanya menggunakan bahasa 
isyarat! Perkataan Rasul Saw dan budak wanita pada kedua riwayat merupakan pengungkapan 
dan redaksi dari periwayat hadits dan pemahamannya, bukan dari Rasul Saw.!(10| 


Sanad hadits ini insya Allah berderajat hasan. Sa'id Bin Zaid merupakan periwayat hadits yang 
tsigah dan beliau merupakan salah seorang rijal Imam Muslim. Beliau juga dinyatakan tsigah oleh: 
Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, Al “Ajaly dan Sulaiman Bin Harb. Imam Bukhari dan Al Darimy 
berkomentar tentangnya: “Ia adalah seorang yang sangat bisa dipercaya dan ia adalah seorang 
yang hafiz”. Meskipun Yahya Bin Sa'id dan yang lainnya menyatakannya sebagai seorang 
periwayat yang dha'if. Oleh karena itu hadits yang diriwayatkannya tidak akan turun, kecuali 
kepada derajat hasan. 


Pada riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat Hilal Bin Ali Bin Usamah 
(Hilal Bin Abi Maimunah). Abu Hatim berkomentar tentangnya: “Beliau merupakan seorang syaikh 
yang ditulis hadits-haditsnya”. Imam Nasa 'i juga mengomentari: “tidak apa-apa dengannya, artinya 
sanad darinya adalah berderajat hasan”. Sebagaimana juga diisyaratkan oleh Al Hafiz Ya cub Bin 
Sofyan Al Gasawy. Al Hafiz Ibnu “Abdil Barr pun berkomentar senada dengan itu.(11| 


Dari dua riwayat ini tidak bisa dielakkan bahwa terjadi idlthirab (keraguan karena banyak versi) di 
dalam riwayat dan tentang kepastian adanya lafaz “dimana Allah?” Beghitu juga dengan 
pernyataan: “berada di langit”. Keduanya merupakan redaksi yang bersumber dari periwayat 
hadits. 


Sangat perlu dipahami bahwa periwayat hadits, Mu'awiyah Bin Hakam bukanlah seorang ulama, 
bukan seorang fugaha di kalangan sahabat serta jarang menyertai Rasul Saw. sehingga tidak 
mempelajari banyak ilmu secara lebih mendalam. Bahkan sebagaimana disebutkan di dalam 
riwayat hadits pada sahih Muslim di awal, “saya baru saja terlepas dari kaum jahiliyah dan masuk 
islam”. Ketika itu beliau tidak tahu bahwa menjawab (mendo'akan) orang yang bersin dapat 
menyebabkan batal shalat dan berbicara dengan orang lain juga membatalkan shalat. Oleh 
karena itu beliau belum memahami syariat -yang di dalamnya termasuk masalah tauhid- secara 
lebih matang. 


Tentang keadaan periwayat hadits, Muawiyah Bin Hakam ini, akan semakin jelas ketika kita 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(888 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melakukan komparasi dengan riwayat hadits lain, yang diriwayatkan bukan melalui jalur beliau.(12| 
Selanjutnya mari kita perhatikan pemaparan Imam Baihadi: 


Ada riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Baihagi di dalam kitab sunan kubra di dalam Bab 
zhihar pada sub bab “membebaskan budak yang bisu ketika mengisyaratkan bahwa dirinya telah 
beriman”. 


Riwayat ini dari jalur 'Aun bin Abdullah dari Abdullah bin Uthbah dari Abu Hurairah: 
Jep 3 ME 2S aa Rejang Hear Ale Calo Gl Hi Se) Ol Ega Ap 2 gp AN ae ye AN ata yi Ope ye 
Hi ga GI Uas» Hey dal A1 ko AI Jai JW Al Jaga SIT Gg lal Jp Lebay te AI Ala». 
Dari Abi Hurairah Ra. bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw dengan seorang 
budak wanita yang berkulit hitam dan ia berkata kepada Nabi Saw: Wahai Rasulullah Saw., 
sesungguhnya saya memiliki kewajiban untuk membebaskan seorang budak beriman. Kemudian 
Rasul Saw. berkata kepadanya (budak wanita): “dimana Allah?” kemudian ia (budak wanita) 
memberi isyarat ke arah langit dengan jarinya. Rasul Saw. kemudian bertanya lagi kepadanya 
“dan saya siapa?” Ia kembali mengisyaratkan kepada Nabi Saw. dan selanjutnya menunjuk ke 


arah langit, maksudnya “engkau adalah seorang utusan Allah”. Kemudian Rasulullah Saw. berkata 
kepada laki-laki tadi: “Bebaskanlah ia, karena ia adalah seorang yang beriman”.(13| 


Jika melihat kepada keumuman riwayat, ini sama dengan riwayat yang sebelumnya, menceritakan 
tentang kisah yang sama dan di dalam riwayat juga disebutkan bahwa ada redaksi: 


AI #EJB (alam! 3 ya) J4 Langitan Ugal JUS Ugal oela pekang dal AI han al as 


Berarti dialog terjadi dengan bahasa isyarat dari kedua sisi dan redaksi yang didakwakan 
sebenarnya tidak ada. Hujjatul Islam, Abu Hamid Al Ghazali menambahkan bahwa budak wanita 
ini adalah seorang yang bisu dan ia tidak memiliki cara lain untuk menunjukkan ketinggian Allah 
Yang Maha Kamal kecuali dengan menggunakan bahasa isyarat menunjuk langit. Dialog ini 
dilakukan oleh Rasul Saw. karena para sahabat menyangka budak wanita sebagai seorang 
penyembah berhala di rumah-rumah penyembahan berhala. Rasul Saw. ingin mengetahui 
kebenaran prasangka mereka terhadap keyakinan sang budak, maka sang budak 
memberitahukan kepada mereka keyakinannya bahwa sembahannya bukanlah berhala-berhala 
yang ada di rumah-rumah penyembahan berhala, sebagaimana yang disangkakan terhadapnya 
(14). Isyarat ini selain menujukkan bahwa budak adalah seorang yang bisu juga mengisyaratkan 
bahwa si budak adalah seorang non arab sebagaimana disebutkan oleh sebagian riwayat. Isyarat 
ke langit ini juga adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang awam dan mereka tidak 
memiliki cara lain untuk menunjukkan Tuhan mereka. Jikalaupun dialog ini benar terjadi sesuai 
dengan redaksi pada Sahih Muslim, maka Rasul Saw. menyetujui dialog ini sebagai perwujudan 
metode dakwah yang menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan akal merekaf15| 


Bagaimana mungkin kita berpegang kepada riwayat yang menjadi perbincangan sepanjang 
sejarah ini dan realitanya menyatakan tidak adanya redaksi dari Rasul Saw. dan budak secara 
tegas dan pasti, seperti yang didakwakan?!(16| 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 889 ) 


BAB 3 ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN 
MU AWIYAH BIN HAKAM 
ANALISA RIWAYAT DARI JALUR SELAIN MU AWIYAH BIN HAKAM YANG MENCERITAKAN 
KISAH YANG SAMA DENGAN MENGGUNAKAN REDAKSI $ Y SY af Gagal “(APAKAH 
ENGKAU BERSAKSI BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH?) 
RIWAYAT PERTAMA : 
Bersumber dari periwayat Atha' bin Yassar -juga terdapat di dalam kitab Mushannaf Abdul 
Razzag:-: 
Of — LS Ai SIAP aa Heaian BL LIS Lake il G kobr LS Yon) Ol elae Gol IU mr ulos 
ay dala DI aka IN (ai el Aa ylor dong as Jon Kelaki Un 2 | AU Kesal lem pelan dal DI lo AI (oi Ulama 
US 3) Sedang dal AI akn Cai JUS ee ct Lalu) Lela Ol am UB Rail Kinga AS) Ale IS WI S3) JUS SSI 
SAI Mg Oy Leai 1 ad yang) Al Aap Taka Olga 2G TAI YL AP Y Of eoaekg al Heelag dala AI lo cal Ul 
Ekarat yP GE JG CP PUS Lai LB Sam OI, LI Of) Leni IU S3! 
Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku dikhabarkan oleh 'Atha', bahwasanya seorang laki-laki memiliki 
seorang budak perempuan yang dipekerjakannya untuk mengembalakan kambingnya dan 
kambing-kambing ini merupakan kambing pilihan — yakni dari kambingnya yang banyak itu-. 
Kemudian ia bermaksud memberikannya (kambing tersebut) kepada Nabi Saw.. Lalu tibalah 
binatang buas dan menerkam kambingnya. Si laki-laki kemudian marah dan menampar wajah 
budak perempuan. Si lak-laki lantas mendatangi Nabi Saw. dan menyebutkan semua yang terjadi 
kepada Nabi Saw.. Ia juga menyebutkan bahwa ia mesti membebaskan seorang budak yang 
beriman sebagai kafarah dan ia bermaksud untuk menjadikan budak ini sebagai budak yang 
dibebaskannya ketika ia menamparnya itu. Maka Rasul Saw. berkata kepadanya: “Datangkanlah 
ia kepadaku!”. Rasul Saw. kemudian menanyainya (budak wanita): “Apakah engkau bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan selain Allah?” Ia menjawab: “Iya”. Dan “bahwasanya Muhammad adalah 
utusan Allah?” la menjawab: “Iya”. Dan “kematian serta kebangkitan adalah sesuatu yang hag?” Ia 


menjawab: “Iya”. Dan “surga dan neraka dalah hag?” Ia menjawab: “Iya”. Ketika selesai dialog 
tersebut, Rasul Saw. mengatakan: “Bebaskanlah ia atau tetap bersamamu!'(17) 


Ini adala riwayat dengan sanad shahih, 'aliy (paling dekat) kepada “Atha' (periwayat hadits 
Mu awiyah bin Hakam), sebagaimana telah diketahui! 


Ini adalah riwayat ketiga tentang hadits yang menceritakan kisah budak wanita yang diriwayatkan 
dari jalur Atha . 


Sudah disebutkan sebelumnya bahwa dari segi redaksi, hadits diriwayatkan dengan redaksi: 
1. Riwayat pertama diriwayatkan dengan redaksi: ” &i -.f (dimana Allah)?”. 
2. Sedangkan riwayat kedua diriwayatkan dengan redaksi: tes! 11, Led! one play dale dl Cola (sal has 
AN UE (ole! B oya) JE5 Laris (Menggunakan isyarat kepada si budak untuk bertanya, “siapa 
yang berada di langit?”). 
3. Dan riwayat ketiga dengan redaksi Contest (Apakah engkau bersaksi)?”. 


Beghinilah kita lihat, redaksi hadits menyatakan bahwa Rasul Saw. tidak mengatakan “dimana 
Allah?” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(890 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pembaca budiman cobalah perhatikan secara lebih seksama ada keraguan lagi yang ditemui pada 
riwayat lain tentang hadits budak perempuan ini, yang bersumber dari jalur selain periwayat Atha . 
Bahkan riwayat berikut ini lebih meragukan lagi dibandingkan dengan riwayat Atha yang sedang 
kita bahas ini. 
RIWAYAT KEDUA 

— II Geo DI Jgaay BIA JURI Aya Dry Oi Sya gg Ki gp AN Aa gi AI Aap Ab ya ye UU 

AN ole AI Jaran WI JS isl Tanpa UP SS Op R3) Ol di Jah CJ aa duo Helag te 
sal 23 » JB. edb sai Tayang Iekan Of Gyadgil » JG sni 1G SAI VI IN Of pg 0 akang ale 

Lets » —eug dala AT Pa 1 Ia JL er, "SG toy ia 

Disampaikan kepadaku oleh Imam Malik: dari Syihab dari “Ubaidillah Bin Abdullah Bin 'Uthbah Bin 
Mas'ud bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar mendatangi Rasul Saw. ia memiliki 
seorang budak wanita berkulit hitam dan berkata: Wahai Rasul Saw. sesungguhnya saya mesti 
membebaskan seorang budak beriman, jikalau engkau melihatnya beriman, maka bebaskanlah ia. 
Maka Rasul Saw. berkata kepadanya (budak wanita) “Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan selain Allah?” Ia menjawab: “Iya”. Dan “apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad 
adalah utusan Allah?” ia menjawab: “Iya”. Dan “apakah engkau meyakini adanya kebangkitan 
setelah kematian?! Ia menjawab: “Iya”. Rasul Saw. kemudian mengatakan : “bebaskanlah ia”(18| 


Dan diriwayatkan oleh Imam Abdur Razag|19|, ia berkata: saya dikhabarkan oleh Ma mar dari 
Zhuhry dari Ubaidillah dari seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan hadits ini. Dan dari jalurnya 
(Abdul Razag) juga diriwayatkan oleh Imam Ahmadf201, sebagaimana juga diriwayatkan oleh 
periwayat lain. 


Adapun tentang Ubaidillah Bin Abdullah Bin Uthbah Bin Mas ud, maka beliau adalah salah 
seorang dari tujuh fugaha di Madinah yang terkenal dan merupakan rijal ahli hadits yang enam 
juga. Selain itu, beliau termasuk seorang imam yang tsigah. Berkata Al Hafiz Ibnu Hajar di dalam 
kitab Al Tagrib tentang beliau: “Ia adalah seorang yang tsigah, seorang fagih, diterima riwayatnya, 
kuat hafalannya, tidak diketahui bahwa beliau seorang yang mudallis dan riwayat beliau yang 
diriwayatkan dengan riwayat “an 'anah bisa diterima sebagai riwayat yang bersumber dari 
pendengaran langsung (sama'). Dan ia benar-benar telah berkomentar tentang seorang laki-laki 
yang berasal dari kaum Anshar ini. 


Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya: “Sanadnya (hadits diatas) adalah sahih dan sifat jahalah 
(tidak dikenal) seorang sahabat yang melekat pada dirinya tidak mempengaruhi periwayatannya.” 


Berkata Ibnu Abdil Barr, di dalam kitabnya Al Tamhid Lima Fie Al Muwatha' Min Al Ma'anie Wa Al 
Asanid: “Secara zhahir haditsnya adalah hadits mursal, akan tetapi dipercayai bahwa haditsnya 
adalah terjadi ketersambungan riwayat (ittishal), karena adanya pertemuan “Ubaidillah dengan 
sekelompok sahabat. 


Berkata Al Hafidz Ibnu Hajar Al Haitsami, di dalam kitab Majma' Al Zawaid: “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para rijalnya adalah rijal yang sahih.” 


Jelaslah bagi kita bahwa hadits tentang kisah budak wanita di dalam kitab Sahih Muslim dan 
pertanyaan Nabi kepadanya, minimal merupakan riwayat yang mudltharib secara redaksional. 
Jikalau kita ambil dengan cara mentarjih dengan berdasarkan syahid(21) dan indikasi yang 
mendukungnya, maka riwayat dengan redaksi: cal (apakah engkau bersaksi)?” adalah riwayat 
yang rajih (terkuat). Karena riwayat ini sesuai dengan akidah islam secara yakin dan merupakan 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 891 ) 


hadits yang paling sahih jika di pandang dari sisi sanad. 


Jika dipandang dari seluruh sisi, kita tidak boleh mengambil riwayat yang mengatakan: “dimana 
Allah?” berdasarkan zahir (makna yang langsung dipahami) dari lafaznya. Oleh karena itu riwayat 
ini ditakwil oleh para ulama, seperti Imam Nawawi, @adhi Ibnu Al “Arabi, al Bajiy dan masih 
banyak selain mereka. 


Imam Nawawi berkata dalam menjelaskan tentang hadits mudltharib: Hadits mudltharib adalah: 
hadits yang diriwayatkan dengan pelbagai redaksi yang berbeda namun berdekatan. Apabila 
ditarjih salah satu riwayat, maka tarjih dengan cara melihat hafalan periwayatnya atau melihat 
banyaknya sahabat yang meriwayatkan tentang hadits ini, atau dengan cara selain itu. Maka 
kemudian baru bisa dihukumi bahwa hadits tersebut adalah hadits yang rajih, sehingga tidak lagi 
menjadi hadits yang mudltharib. Dan idlthirab menyebabkan sebuah hadits menjadi dha'if (lemah) 
karena hadits menunjukkan ketidak patenan (dhabit) dalam meriwayatkan. (Idlthirab) ini kadang 
bisa terjadi pada sanad dan kadang bisa terjadi pada matan (redaksi) hadits. Pada kedua 
keadaan, (idithirab) bisa jadi bersumber dari satu periwayat atau dari banyak periwayat. 


Al Hafidz Ibnu Dagid Al “Id di dalam kitab Al Igtirah, memaparkan: Hadits mudltharib adalah hadits 
yang diriwayatkan dengan pelbagai redaksi yang berbeda-beda dan ini merupakan salah satu 
yang menyebabkan hadits memiliki illat menurut mereka (kalangan ahli hadits) dan menyebabkan 
hadits berkedudukan dha'if (lemah) 


DIANTARA SYAHID YANG MEMPERKUAT HADITS DENGAN RIWAYAT Gang (APAKAH 
ENGKAU BERSAKSI)?” 


Syahid adalah hadits lain yang diriwayatkan senada secara makna, namun berbeda secara 
redaksi. Sedangkan laki-laki yang disebutkan pada beberapa riwayat hadits yang disebutkan pada 
pembahasan ini semuanya dimaksudkan kepada Mu awiyah Bin Hakam|22) 


1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Darimiy(231: 
ay dala AI ala ai LA JB AAS Raka Gl YP JAS or HAL 2 Lala up SUN gala Adil yel Upel 
JB ai JG Gal VI JI Y of eetesst Jas US gol JB Ups ses amil Ragi old yan Alor CSS Oly AS) Gol Ie Of edit: 
aza ja UAP Ugal! 
Pada bab “Apabila seseorang mesti membebaskan seorang budak beriman” 


Dikhabarkan kepada kami oleh Al Walid Al Thayalisiy bersumber dari Hamad Bin Salamah dari 
Muhammad Bin 'Amru dari Abu Salamah dari Syarid, ia berkata: Aku mendatangi Rasul Saw. dan 
aku berkata bahwa saya mesti membebaskan seorang budak perempuan dan saya memiliki 
seorang budak perempuan berkulit hitam dari suku Nuwaibah, apakah cukup dengan 
membebaskannya sebagai kafarah bagiku? Rasul Saw. berkata: “Panggillah ia!” maka Rasul saw. 
kemudian bertanya: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?” la menjawab: 
“Iya”. Rasul memerintahkan: “Merdekakanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah seorang yang 
beriman.” 


Berkata Husain Salim Asad: sanadnya hasan karena adanya periwayat hadits yang bernama 
Muhammad Bin 'Amru. 


2. Hadist yang diriwayatkan oleh Al Thabraniy(24), 
Lp GE JL, Ta sya ole (ain R3) le Ol JUS, plug ale dit Il GI Holan Of Ge gal Pan 
Wise: JB yi IE KA Jaa AT oa , pai 2S SA VI YO ena JI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 892 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diriwayatkan dari Ibnu "Abbas bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasul Saw. dan ia 
berkata: sesungguhnya saya mesti membebaskan seorang budak beriman dan saya memiliki 
seorang budak berkulit hitam dari kalangan non arab. Rasul Saw. berkata: “Bawalah ia kesini!”. 
Rasul Saw. kemudian menanyainya: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah? Ia 
berkata: “Iya”. Kemudian beliau berkata: “Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah? 
la menjawab: “Iya”. Rasul Saw. kemudian memerintahkan: “bebaskanlah ia!” 


Al Hafidz Ibnu Hajar Al Haitsamy di dalam kitabnya Majma' Al Zawaid, berkomentar: 


Pada sanad hadits ada seorang periwayat yang bernama Muhammad Bin Abi Layla dan beliau 
adalah seorang yang jelek hafalannya, tetapi beliau sebelumnya adalah seorang yang tsigah. 


3. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan redaksi: “siapa 
tuhanmu?” yang juga merupakan hadits sahih secara sanadf25|, 


US pol JB cold yan Taylor Gee) LS) Ups Gani of omong Cot ol dl Sea GB JB CAR Ag gal oya de ye Ga)! 
hua ja URUS Ugiet 2G Ll Jgaay 1G SET ya 1JB cal 1 JB Kehuy ya 1S Selai 


Diriwayatkan dari Syarid Bin Suwaid Al Tsagafiy, ia berkata: aku berkata: Wahai Rasul saw., 
sesungguhnya ibuku telah mewasiatkan kepadaku untuk membebaskan seorang budak atas 
dirinya dan saya memiliki seorang budak berkulit hitam. Rasul Saw. berkata: “Panggilah ia!” Maka 
datanglah budak itu dan Rasul Saw. bertanya: “Siapa tuhanmu?” Ia menjawab: “Allah”. Rasul Saw. 
bertanya lagi: “siapa saya?” Ia menjawab: “Utusan Allah.” Rasul Saw. berkata: “Bebaskanlah ia, 
karena ia adalah seorang yang beriman.” 


Riwayat ini semakna dengan riwayat yang memiliki redaksi ” Gatal (apakah engkau bersaksi)?” 


BAB 4 HADITS-HADITS INI TIDAK TERDAPAT DI DALAM 
KUTUB AL SITTAH 


Apabila ada yang mengklaim bahwa hadits-hadits yang dijadikan rujukan dalam pembahasan ini 
tidak terdapat di dalam kutub al sittah (Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Turmudzi, Sunan Abi 
Daud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah) sehingga tidak bisa diterima, dijadikan pedoman dan 
pijakan kita, apalagi dalam masalah akidah, mari kita perhatikan komentar Al Hafiz Abu Al Fadil 
“Abdillah Muhammad Shiddig Al GhumaryI2€|: 


Bila ada yang menolak hadits dengan statement bahwa “hadits ini tidak ditemui di dalam dua kitab 
sahih (bukhari-Muslim), atau tidak diriwayatkan oleh kutub al sittah”. Pernyataan seperti ini, akan 
disangka oleh orang-orang yang sedikit ilmu, bahwa setiap hadits yang tidak diriwayatkan di dalam 
dua kitab sahih (Bukhari-Muslim) dan juga tidak diriwayatkan di dalam kutub al sittah lainnya, 
adalah hadits dha'if atau maudhu'! Pernyataan ini sesungguhnya adalah statement bathil yang 
tidak berdasarkan kepada pijakan ilmu yang benar, akan tetapi sebagai bagian dari bid'ah yang 
mereka munculkan pada zaman sekarang ini. Tidak ada di dunia ini seorangpun "alim, fugaha' 
mujtahid, dan para muhadits yang hafiz mensyaratkan bahwa standar kesahihan hadits harus 
diriwayatkan di dalam salah satu kutub sittah! Akan tetapi ulama sepakat bahwa “hadits apabila 
memenuhi persyaratan sahih, wajib beramal dengan hadits tersebut, baik diriwayatkan di dalam 
kutub sittah ataupun tidak. 


STUDI KRITIS DAN ANALISA TERHADAP HADITS 


Apakah pertanyaan “dimana Allah?” yang biasa digunakan untuk menanyakan tempat secara 
indrawi menunjukkan terhadap ketuhanan Zat yang ditanyakan? 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 893 


Dengan kata lain: Apakah pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bahwa si budak wanita 
seorang yang murni menyembah Allah atau menyekutukan Allah dengan sembahan lainnya? Si 
budak wanita -yang ditanya oleh Rasul Saw.,- adalah seorang yang telah hidup di arab dengan 
keyakinan penduduk yang menyektukan Allah dengan sembahan mereka berupa berhala. 


Jikalau demikian, bukankah sebagian orang arab juga menyembah berhala sebagai Tuhan 
mereka yang berada di bumi dan mereka juga mengakui adanya Tuhan di langit?! Menilik kepada 
sejarah, bukankah sudah ada sebagian umat yang menyembah matahari, bulan dan bintang- 
bintang, dan ini telah disebutkan oleh Al @uran?! Ternyata Tuhan-tuhan mereka adalah di langit 
juga! 

Maka pertanyaan yang disebutkan “dimana Allah?” tidak bisa diklaim untuk menunjukkan terhadap 
ketuhanan dan jawaban yang ada di dalam redaksi hadits “di langit” juga tidak tidak menunjukkan 
terhadap ketauhidan! 


Maka atas dasar apa disebutkan riwayat yang syadz dan tertolak ini, bahwa Rasul Saw bersaksi 
terhadap keimanan budak wanita?! 


Contoh-contoh dari hadits sebelumnya dan sesudahnya menguatkan bahwa yang diinginkan 
sebagai bukti terhadap keislaman seseorang adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan persaksian bahwa Allah -sebagaimana mereka 
katakan- memiliki tempat, yaitu di langit! Maka pertanyaannya sebenarnya ditujukan untuk 
menyatakan bahwa Allah tinggi secara maknawi bukan secara indrawi, sebagaimana disebutkan 
oleh Imam Nawawi di dalam kitab syarah Sahih Muslim. Hal senada juga disebutkan oleh Imam Al 
Ghazali.(27| 


BAB 5 AKIDAH DAN HADITS AHAD 


Sesungguhnya akidah kaum muslim tidaklah dibangun, kecuali di atas keyakinan yang bersifat 
gath'iy (tegas) dan yaginiy (yakin) serta tidak mungkin dibangun ditas dalil-dalil yang bersifat 
zhanniy. Para ulama tauhid sepakat bahwa sumber dalil-dalil pada permasalahan akidah harus 
bersifat gath'iy (tegas) dan yaginiy (yakin), baik diambil dari dalil nagli maupun dalil agly. 


Zhan sebagaiman diketahui adalah segala sesuatu yang secara umum adalah benar, akan tetapi 
ada potensi terdapatnya kesalahan. Jikalau hadits Ahad termasuk ke dalam kategori zhanniyyat 
(dalil-dalil yang bersifat zhanny), maka tidak bisa berdalil dengannya dalam masalah akidah, 
sebagaimana dijelaskan pada beberapa statement berikut: 


1. Berkata Al Hafiz Al Khatib Al Baghdady, di dalam kitab Al Fagih wa Al Mutafaggih: Dan apabila 
seorang, yang bisa dipercaya, yang tsigah meriwayatkan sebuah khabar yang bersambung 
sanadnya, bisa ditolak periwayatannya dengan beberapa perkara: salah satunya, apabila 
riwayatnya bertentangan dengan dalil 'agli (hukum akal), maka bisa langsung diketahui bahwa 
riwayat tersebut adalah bathil! 


2. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim: 


Sebagian ahli hadits berpendapat bahwa hadits Ahad di dalam Shahih Bukhari dan Sahih Muslim 
bisa menghasilkan ilmu, bedahalnya dengan riwayat selainnya (Bukhari-Muslim) terhadap hadits- 
hadits ahad. Kami telah menyebutkan masalah ini sebelumnya dan kami juga membatalkan 
pendapat ini, pada beberapa sub bab. Kemudian (Imam Nawawi) berkomentar -setelah beberapa 
baris-: dan adapun yang berkata: khabar Ahad menghasilkan ilmu, maka ini adalah mengabaikan 
fungsi indra manusia, bagaimana mungkin menghasilkan ilmu, sedangkan kemungkinan salah, 
waham, bohong dan selainnya sangat mungkin disematkan kepadanya. Wallahu a'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KETERANGAN SECARA JELAS PARA IMAM, HUFAZH DAN PAKAR HADITS TERHADAP 
STATUS HADITS YANG MENCERITAKAN KISAH BUDAK WANITA INI SEBAGAI HADITS 
MUDLTHARIB 


1. Imam Baihagi 


Sebagaimana telah disebutkan di awal kajian, Imam Baihagi menyatakan: Hadits ini adalah shahih 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara terpotong dari hadits yang bersumber dari Auza ie 
dan Hajjaj al Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa menyebutkan tentang kisah budak wanita. 
Saya mengira ia meninggalkan kisah budak wanita tersebut karena terjadinya perbedaan riwayat 
pada redaksinya dan saya juga menyebutkan hadits ini pada bab zhihar di dalam kitab sunan (al 
kubra). Riwayat yang ada berbeda dengan riwayat para periwayat yang bertentangan dengan 
riwayat Muawiyah Bin Hakam dari segi redaksi hadits. Imam Baihagi juga menyebutkan secara 
terang dan jelas bahwa hadits ini bukan merupakan bagian dari hadits Sahih Muslim. 


Dari sisi lain yang sangat penting diperhatikan, Imam Baihagi menyebutkan secara terang bahwa 
hadits ini adalah hadits mudltharib, maksudnya terjadi perbedaan para periwayat hadits dari segi 
redaksional hadits. Jikalaupun diterima riwayat Imam Muslim, maka hadits ini adalah hadits 
mudltharib, tanpa diragukan dibimbangkan lagi, sebagaimana telah kita tetapkan pada bagian- 
bagian sebelumnya ketika mengkaji jalur hadits. 


Dari sisi ketiga, hadits tentang kisah budak wanita ini juga tidak disebutkan oleh Imam Muslim 
pada bab pembebasan budak, juga bukan pada bab sumpah dan nazar. Ini merupakan penguat 
pernyataan Imam Baihagi dan selain beliau. 


2. Imam Al Hafiz al Bazzar, di dalam kitab Kasyfu Al Astar: 


Imam al Bazzar juga menyatakan dengan terang bahwa hadits ini adalah hadits yang mudltharib di 
dalam kitab musnad beliau. Beliau berkata setelah meriwayatkan hadits dari salah satu jalur dari 
pada jalur-jalur yang ada: “Dan hadits ini juga diriwayatkan semisal dengannya dengan redaksi 
yang berbeda-beda”. 


3. Al Hafiz Ibnu Hajar : 


Ibnu Hajar di Dalam kitab Al Talkhis Al Habir, menyatakan secara jelas dan terang bahwa hadits 
ini adalah hadits yang mudltharib dan beliau berkomentar: “Dan pada lafaz hadits terjadi 
perbedaan yang sangat banyak”. 


Ibnu Hajar di dalam kitab Fath Al Bari, juga menyebutkan secara jelas bahwa tidak boleh meyakini 
“dimana” kepada Zat Allah dan tidak diamalkan hadits ini, meskipun sanadnya sahih menurut 
beliau, akan tetapi ini disebabkan karena idlthirab pada hadits! Karena idlthirab pada hadits 
menyebabkan sebuah hadits berkedudukan dha'if, meskipun sanadnya sahih. Oleh karen itu Al 
Hafiz berkomentar: Sesungguhnya pengetahun akal terhadap rahasia-rahasia Ilahi sangatlah 
terbatas, tidak mungkin dihukumi Allah dengan pertanyaan “kenapa” dan “bagaimana?” 
Sebagaimana juga tidak bisa diajukan pertanyaan “dimana” dan “dalam kondisi apa?” 


Oleh karena itu pernyataan Allah berada di langit atau di atas 'arsy adalah konsekuensi dari 
pertanyaan “dimana?” dan “bagaimana?”, meskipun tidak menyebutkan secara jelas pertanyaan 
tersebut! Meskipun pernyataan Allah berada di langit atau di atas arsy dikunci dengan pernyataan 
“jangan fikirkan bagaimana Allah berada di langit atau di atas 'arsy”, ini tidak menafikan mereka 
menisbahkan sifat makhlug kepada Al Khalig, yaitu keduanya sama-sama berada pada suatu 
tempat! 


Ketika anda menyatakan bahwa Allah berada di atas 'arsy atau di atas langit itu artinya anda 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 895 ) 


sudah duluan menentukan kaifiyah terhadap Allah dengan menetapkan langit atau 'arsy sebagai 
tempat Allah berada. Ketika ini disampaikan kepada orang lain maka anda sudah membuat orang 
berfikir. Ketika anda sudah dahuluan memikirkan zat Allah dan membuat orang berfikir kemudian 
anda melarang orang memikirkan tentang kaifiah zat Allah! Justru pemikiran anda yang seperti ini 
sangat sulit dipahami oleh orang lain, karena kontradiktif secara akal! 


Maka dengan pernyataan-pernyataan para ulama hadits seperti disebutkan, kita bisa meyakini 
seyakin-yakinnya dan tidak diragukan lagi terhadap status dan kedudukan hadits tentang budak 
wanita yang mudltharib, yang dipandang berdasarkan kaidah ilmu hadits (ilmu Mushtalah Hadits) 
yang juga diperkuat oleh keterangan secara jelas para ahli hadits dari dulu sampai sekarang. Oleh 
karena itu tidak mungkin lafaz hadits dijadikan 'Illat (pijakan). Sebagaimana juga dijelaskan bahwa 
hadist yang diriwayatkan dengan redaksi “apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah?” adalah merupakan riwayat yang paling sahih. 


Jikalau seandainya dilakukan tarjih, diantara riwayat-riwayat yang ada, maka riwayat yang paling 
rajih- tidak diragukan lagi- adalah riwayat dengan redaksi “apakah engkau bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah?” 


Karena riwayat ini merupakan riwayat yang paling sahih dan yang bisa diyakini sesuai dengan apa 
yang selalu dilakukan oleh Nabi Saw.. Jikalau kita telisik kembali lembaran sejarah Nabi Saw. 
akan kita temui bahwa beliau selalu menyuruh seseorang yang masuk islam atau menanyakan 
keimanan seseorang dengan syahadatain (dua syahadat). Kisah-kisah seperti ini telah 
diriwayatkan kepada kita secara mutawatir bahwa beliau menyuruh manusia, memerangi mereka 
dan menguji keimanan mereka dengan syahadatain (dua syahadat). Oleh karena itu maka riwayat 
“dimana Allah?” merupakan riwayat syadz yang diingkari. 


HADITS-HADITS NABI SAW. YANG MENYATAKAN BUKTI KEISLAMAN SESEORANG, 
DENGAN “BERSAKSI BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH”, BUKAN MENANYAKAN 
“DIMANA ALLAH?” 


1. Hadits riwayat Bukharif28| 
KA dgy al detil ) Salad GAY JB pelang dala AI lan Gal Ol at sil 0P Kab sh 


Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Saw., berkata kepada Ibnu 
Shayyad: Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? 


2. Hadits Bukhari — Muslimf(29| 
AI Iyan Iekas Of BL YL dl Y Of Ugalan Url JET Of nyah 2JB pelanggar Al Gabe AB Syay Ol jae sal ye 


Dari Ibnu "Umar bahwasanya Rasul Saw. bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia 
sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah! 


Setelah menyebutkan hadits ini, Imam Suyuthi berkomentar: hadits ini adalah hadits mutawatir|30| 

3. Hadits Sahih Muslim|81| 

VA Ol 3ole3 JI 238 SSI Jai oya Laga GL LP 2JU eka 3 Ale AN ke AA Sya) cair JB Islan Of pls sal yg 
Die at ah S 


Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Mu'adz berkata: Aku diutus oleh Rasul Saw. , beliau berkata: 
sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari golongan ahlul kitab. Maka serulah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(896 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. 
4. Hadits Sahih Muslimf32) 
ALVI ILY Of Aa JL Ia gl oya Sail yah Lola Gelar KI Baya UU JI cai Baya WA Jay Ol sh 
did 0 petud Aal3 US Uiiatana, 
Diriwayatkan dari Rasul Saw. Wahai Abu Hurairah pergilah engkau dengan membawa kedua 


sandalku ini, siapapun yang engkau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah dan meyakini (syahadat itu) di hati mereka, maka kabarkanlah mereka dengan surga! 


5. Hadits Sahih Muslim/33| 
Is JW Ul entot opal WIL Ae pelny Als AI dl Gal yaaa Of Iga Halal uya Ae Ol JB ML up Ulas Ld 
YV Of ab aga Y JB Ld ya Lay SUS Jak BPI JE AI Jay al BU YY AP Y Of As mall Heekang del AI dan Al 
SG ST ga alih Uya la gems adl JB dambas jI JI Jera Al Sya ala SI YP all 
Hadits 'Itban bin Malik, ia berkata: Sesungguhnya sekelompok sahabat Rasul Saw. berharap agar 
Rasul Saw. mendoakan Malik Bin Dukhsyum celaka. Rasul Saw. menjawab: Bukankah ia bersaksi 
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Mereka menjawab: sesungguhnya 
ia mengatakan itu hanyalah di lisan saja dan ia tidak meyakini di hatinya. Rasul Saw. bersabda: 
Tidak ada seorangpun yang besaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah 


akan masuk neraka dan dimakan oleh neraka. Anas berkata: Hadits ini mengagumkanku, maka 
aku berkata kepada anakku: Tulislah hadits ini! Maka ia pun menulisnya. 


Inilah sekelumit pemaparan hadits dan selain hadits-hadits ini sangat banyak sekali -bahkan 
sampai derajat mutawatir- semuanya menguatkan kita untuk merajihkan riwayat hadits dengan 
redaksi: S1 Yy JJ Y of suessi (apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)?. Disamping 


hadits ini merupakan hadist yang paling sahih sanadnya. 
BAB 6 KESIMPULAN 


Dari pemaparan tentang hadits budak wanita yang dibebaskan Rasul Saw. ini kita ketahui bahwa: 


1. Hadits yang diriwayatkan dengan redaksi: & Yi &j Y of si (apakah engkau bersaksi bahwa 
tiada Tuhan selain Allah)? Adalah hadits yang paling sahih secara sanad dan paling kuat 
pegangan untuk beramal dengannya, terutama dalam masalah akidah. 
2. Hadits Sahih Muslim dengan redaksi pertanyaan Rasul Saw: si -,f (dimana Allah)? dan 
jawaban budak wanita: si & adalah hadits mudltharib -sebagaimana diakui oleh para imam dan 
pakar hadits- yang tidak sah dijadikan pijakan di dalam masalah akidah. Pertanyaan Rasul Saw. 
dan jawaban budak yang selalu dijadikan pegangan dalil, bisa diyakini bukanlah bersumber dari 
Rasul Saw. dan budak wanita, akan tetapi bersumber dari periwayat hadits. 
3. Tidak dijadikannya Hadits Sahih Muslim sebagai landasan berdalil dikuatkan oleh: bahwa hadits 
ini bertentangan dengan dalil yang gath'iy (tegas) dan yagini (yakin), baik itu secara nagli maupun 
secara 'agli serta bertentangan dengan ijma' kaum muslimin dari dulu sampai sekarang bahwa 
Allah berbeda dengan makhlugNya dan Allah tidak bertempat/butuh kepada tempat layaknya 
makhlug. 


Oleh karena itu maka keyakinan bahwa Allah berada di langit tidak bersandarkan kepada dalil 
yang sahih dan kuat. Adapun orang awam dan anak-anak yang biasa mengatakan/ 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 897 ) 


mengisyaratkan bahwa Allah berada di langit tidaklah bisa dijadikan pijakan dalil, karena hanya 
itulah kemampuan mereka untuk menunjukkan wujud Allah. Orang awam atau anak-anak kecil 
ketika mengucapkan/mengisyaratkkan hal tersebut sangat ditoleransi oleh syariat, tidak dianggap 
bid'ah apalagi kafir, akan tetapi dipahami perkataan mereka dengan makna majaz, bahwa maksud 
mereka adalah ketinggian Allah Yang Maha Kamal tidak sama dengan semua makhlug! Apakah 
mungkin orang-orang yang berilmu akan berdalil dengan perbuatan orang awam dan anak-anak?! 
Beghitu juga halnya bahwa ketika kita berdo'a dengan menengadahkan tangan ke langit, bukan 
berarti Allah berada di langit, tapi karena langit adalah kiblatnya do a, sebagaimana Ka bah adalah 
kiblatnya shalat! 


Kepada sahabat-sahabat yang berpegang teguh dengan hadits tentang budak wanita yang 
diriwayatkan di dalam sahih Muslim ini saya ajak untuk tidak fanatis dengan doktrinan sepihak. 
Bukalah fikiran sejernih-jernihnya dan lapangkanlah hati untuk menerima dan menganalisa ilmu 
yang diperoleh oleh orang lain. Saya yakin bahwa tidak ada yang ma shum, selain Rasulullah 
Saw.. Kenapa tidak mencoba mengkritisi apa yang disampaikan oleh guru kita dan mencoba 
menanyakan akal, apakah masih netral dan objektif? 


Kita selalu mendakwa bahwa al hag (kebenaran) lebih didahulukan daripada figuritas seseorang! 
Jikalau benar demikian, bukankah kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh guru-guru yang 
semanhaj dengan kita?! Jikalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang kuat berpegang 
dengan al @ur'an dan sunnah -jikalau benar demikian-, adalah tidak layak bila mengambil secara 
parsial atau tidak mengkaji secara detail kesahihan nash syariat yang kita terima? Generasi salaf 
itu sangat banyak, maka adalah sangat aib bila kita memilah dan memilih salaf yang kita 
pedomani dengan mengabaikan salaf yang lain! Sahabat tidak mesti menerima orang lain, tapi 
tidak bijak bila menolak analisa orang lain, hanya karena alasan berbeda dengan apa yang 
diyakini! 

Jikalau sahabat selalu mendakwa bahwa pemahaman sahabat adalah pemahaman generasi salaf, 
sekali-kali bertanyalah kepada diri sahabat, apakah benar pemahaman generasi salaf seperti yang 
saya pahami dan seperti yang saya aplikasikan?! Jikalau generasi salaf merupakan orang yang 
tunduk kepada kebenaran dan sangat tawadhu , kenapa kita tunduk kepada guru doktrinan guru 
saja dan terlalu sulit menerima orang lain yang beda manhaj?! Jikalau generasi salaf sangat 
mendahulukan husnuzhan kepada saudaranya, kenapa kita justru mendahulukan su'u zhan 
kepada saudara kita yang sama-sama muslim?! 


Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa kita sama-sama bermaksud untuk menetapkan segala 
sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan segala sifat yang menunjukkan kekurangan, aib dan 
kelemahan. 


Wallahu a'lam 


Ya Allah berikanlah kepada kami cahaya kebenaran dan mudahkanlah kami untuk istigomah 
dengan kebenaran serta hilangkan sikap fanatisme buta dari diri kami sampai akhir hayat kami. 
Amiin 

Referensi dan rujukan kajian : 

1. Al Gur'an Al Karim 

2. Kitab-kitab hadits dan sunan 

3. DR. Umar Abdullah Kamil, Gadhaya 'Agaid Al Mu'Ashirah Al Inshaf Fie Maa Utsira Haula Al Khilaf, Al Wabill Al 
Shayyib, Kairo, cet. ke I, 2009 

4. Abu Hamid Al Ghazali, Al Igtishad Fie Al Itigad, Dar Al Bashair, Kairo, cet. ke I, 2009, editing dan komentar: 
DR. Musthafa Imran. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(898 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5. Abu Hamid Al Ghazaly, Iljam Al 'Awwam “An Ilmi Al Kalam, Al Maktabah Al Azhariyyah li al Turats, Kairo. 

6. Imam Baihagi, Al Asma Wa Al Shifat, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, 2010, editing dan 
komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary. 

1. Tagiyyuddin Al Subky, Al Saif Al Shagil Fie Al Radd ' Ala Ibni Al Zafiil, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, 
Kairo, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary. 

8. Tagiyyuddin Abi Bakar Al Hishniy Al Dimasgiy, Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad, Al Maktabah Al 
Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary, 2010. 

9. Abdurrahman Abi Al Hasan Al Jauziy, Daf u Syubhat al Tasybih, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, 
editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary, 2010. 

10. Muhammad Zahid Al Kautsary di dalam editing dan komentar terhadap kitab Imam Baihagi, Al Asma' Wa Al 
Shifat, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, 2010, editing dan komentar: Muhammad Zahid Al Kautsary. 
11. Muhammad Zahid al Kautsary di dalam editing dan komentar terhadap kitab Tagiyuddin Al Subky, Al Saif Al 
Shagil Fie Al Radd " Ala Ibni Al Zafiil, Al Maktabah Al Azhariyyah Li Al Turats, Kairo, editing dan komentar: 
Muhammad Zahid Al Kautsary. 

12. Al Hafiz Abu al Fadl “Abdillah Muhammad Shiddig Al Ghumary, Nihayat Al Amal Fie Shihati Wa Syarh Hadits 
“Ardi Al A'mal, Maktabah al Gahirah, Kairo, 2006. 

13. DR. Thaha Al Dusugiy Hibisyi, Al Janib Al Ilahy Fie Fikri Al Imam Al Ghazali, Fak. Ushuluddin Al Azhar 
University, Kairo, 2010. 

14. DR. Muhyiddin Al Shafi, Muhadharat Fie Al “Agidah Al Islamiyyah Aism Al Ilahiyyat, Maktabah Iman dan 
Maktabah Al Jami' ah Al Azhariyyah, Kairo, cet. ke II, 2010 

15. DR. Manshur Muhammad Muhammad “Uwais, Ibnu Taimiyyah Laisa Salafiyyan, Dar Al Nahdah Al “Arabiyyah, 
Kairo, cet. ke I, 2010. 

16. DR. Muhammad Abdil Fadhil Al @ushy, Hawamisy ' Ala Al “Agidah Al Nizhamiyyah Li Al Imam Al Haramain, 
Maktabah Iman, Kairo, cet. ke II, 2006. 

17. DR. Ahmad Umar Hasyim, Gawaid Ushul Al Hadits, Fak. Ushuluddin Al Azhar University, Kairo 


1781. URUTAN RUKUN IMAN 


PERTANYAAN : 
Yatsir Aly El Syradzi 


Kenapa dalam rukun iman urutanya : 1. IMAN KEADA ALLOH SWT, 2. MALAIKAT, 3. @ITAB, 4. 
ROSUL, 5. HARIAKHIR dan 6. AODO & @ODAR ? mohon penjelasannya 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Heeemmmmm, diterima saja mas, memang seperti itu yang diAjarkan Nabi sebagaimana dalam 
sebuah hadits : 


Dari Ibnu Umar, ayah saya Umar bin Khattab ra berkata : Pada suatu hari ketika kami duduk di 
dekat Rasulullah Saw, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan 
rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada 
seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Saw, lalu 
mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua 
pahanya, kemudian berkata : “Wahai Muhammad, terangkaniah kepadaku tentang Islam”. 
Kemudian Rasulullah Saw menjawab: “Islam itu adalah : 

1.- engkau bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan 

sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 

2. - engkau mendirikan shalat, 

3. - membayar zakat, 

4. - berpuasa pada bulan Ramadan, dan 

5. - mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya.” 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 899 ) 


Orang itu berkata, “Engkau benar ”. Kami menjadi heran, karena dia yang bertanya dan dia pula 
yang membenarkannya. Orang itu bertanya lagi, “Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman”. 
Rasulullah Saw menjawab, “Hendaklah engkau beriman kepada : 

1. - Allah, 

2. - para malaikat-Nya, 

3. - kitab-kitab-Nya, 

4. - para rasul-Nya, 

5. - hari akhir, dan 

6. - kepada takdir yang baik dan yang buruk.” 


Orang tadi berkata, “Engkau benar”. Lalu orang itu bertanya lagi, "Lalu terangkanlah kepadaku 
tentang ihsan”. (Beliau saw) menjawab, “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah 
engkau melihat-Nya. Namun, jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, maka 
sesungguhnya Dia melihat engkau”. Orang itu berkata lagi, “Beritahukanlah kepadaku tentang hari 
kiamat ”. Beliau menjawab, “Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya”. Orang 
itu selanjutnya berkata, “Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya”. Beliau menjawab, “Apabila 
budak melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang Badui yang bertelanjang kaki, yang 
miskin lagi penggembala domba berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan.” 


Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya. Lalu Nabi Saw 
bersabda, “Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu ?” Aku menjawab, “Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Lalu beliau bersabda, “Dia itu adalah malaikat Jibril yang 
datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.” (HR. Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud 
dan Ahmad). 


Teks hadits nya : 
La Ja HA Oa Po) Ka TN AAN KE AS neo 
IE BI IL Se SN EA FAR In ed PSA aa Ap 
II Wah Aa Di Ah TA Ai Jia Sop IE Ah YP Heat KL Jep bad Ie ES EN 3 
dan ka Dg LA Ot ta BEA Yi Alah ai elo la lh ia dn Ip) ES, dd 
sat AU YA aa 5) Sl) Ju ya of Je OLI 52 HreG Ju Asa dlu Uma JG ia JG 
pd AG KT Ai AD LEG ap JR HL DU dh aja Yah 
Heh IS Wa lai G3 Ol, ay LO AG DT OG Gj p pati JE Jaa yo ll Lir Jati Le JG Anta 
su Joe BB IU del Sepang AD d3 JUN ya gaya ae JB Pub ih bi SG Dg odabs al 
AA) Konla Ol Gal Hay peema Olyy (K3 (Kala 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/459248130764667/ 
F0001. BID'AH MENURUT AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH 


Oleh : Mbah Jenggot 


Bid'ah adalah perkara teramat buruk dalam agama, yang Rasul telah mewanti- wanti kita jangan 
sampai terjerumus ke dalamnya. Demikian pula para ulama' al waritsatul anbiya, sepanjang usia 
umat ini, terus mengingatkan dan membentengi umat dari bid'ah yang amat tercela. Dan 
seharusnya masalah penting ini wajib untuk selalu disampaikan dan diingatkan ketenah-tengah 
umat, mengingat besarnya bahaya bid"ah dan kerusakan yang ditimbulkannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 900 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun masalahnya menjadi lain sekarang ini, ketika muncul segolongan kaum muslimin — yang 
mereka terkadang baru belajar agama, - demikian “mudah melayangkan bid'ah kepada 
saudaranya. Tak kepalang tanggung, tidak sedikit ulama' —ulama' yang mereka hujat sebagai 
pelaku bid'ah bahkan dikatakan sebagai pemancang bid'ah ditengah-tengah umat. Hal ini 
terkadang hanya karena perbedaan amaliyah dan pendapat figiyah. Atau disebabkan cara 
pendefinisian yang berbeda tentang apa itu bid'ah. Padahal, hampir tidak mungkin bagi kita untuk 
menggeneralisir begitu saja semua masalah bid"ah menjadi satu versi saja. Sebab yang namanya 
ulama itu bukan hanya ada satu saja di dunia ini. Sehingga kehati-hatian, ketelitian serta 
kematangan pemahaman akan masalah bid"ah dan pengertiannya ini menjadi krusial. 


Lain halnya bila sebuah masalah sudah disepakati kebid'ahannya oleh semua lapisan ulama baik 
salaf maupun khalaf, seperti shalat dwi bahasa ala Jusman Roy, Aliran nyeleneh Ahmad Musadig, 
acara melarung kerbau kelaut untuk buang sial, atau ajaran Lia Aminuddin dan sebagainya, maka 
setiap kita harus lantang dalam menyampaikan ini ke umat, agar mereka terbentengi dari bid'ah 
yang merupakan perbuatan yang sangat tercela. Namun, jika suatu masalah dirumuskan berbeda 
oleh para ulama' yang satu berkata A sedangkan yang lain berkata B, alangkah tidak bijaknya bila 
kita saling menuding dan saling lempar kata bid'ah. Yang justru, bid'ah baru dan musibah yang 
lebih besar kita timbulkan sebab pertikaian ini. Kita menjadi pencaci, pembenci dan pengumpat 
kepada orang-orang yang justru Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk memuliakan 
mereka. Kita demikian mudah menistakan segolongan kaum muslimin bahkan ulama'-ulama' 
hanya karena mereka berbeda definisi dalam masalah bid'ah. 


Sehingga melalui tulisan ini, kami mencoba menerangkan kembali tentang masalah penting ini, 
agar jangan mudah seseorang melontarkan kata bid'ah kepada saudaranya. Sebenarnya, 
masalah ini telah diterangkan oleh ulama salaf dan khalaf sepanjang perjalanan usia umat ini. 
Semoga Allah memudahkan kita menerima kebenaran, ditumbuhkan rasa kasih sayang diantara 
kita, dan kita semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi SAW di syurga-Nya kelak. Amin. 


PENGERTIAN BID'AH 
Arti Bid'ah Menurut Bahasa (Etimologis) 


Kata Bid'ah (Jama'nya : Bida') secara bahasa berarti “sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh 
terlebih dahulu sedangkan pelakunya disebut “mubtadi “ atau mubdi1J 


Dalam al-@ur'an, langit dan bumi dikatakan bid'ah, karena Allah SWT menciptakannya tanpa ada 
contoh terlebih dahulu. Allah SAW berfirman: 


0g - .w 230 - 
PN Ol yana pauk 


“Allah) Pencipta langit dan bumi (tanpa ada contoh)..” (AS. Al-Bagarah :117) 
Arti Bid'ah Dalam Istilah Agama (Terminologis) 


Adapun mengenai Bid'ah dalam istilah agama, para ulama telah menjelaskannya setelah melalui 
proses penelitian terhadap konteks al-Guran dan Hadits. Marilah kita simak pendapat-pendapat 
ulama berikut. 


1 


Ibnu Hajar al-Asgalani. Beliau berkata: "Yang dimaksud sabda Nabi "Setiap bid'ah itu adalah 
sesat" adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada dalil syar'i, baik dalil khusus maupun 
umum."I2) 


. Ibnu Taimiyyah. Beliau berkata: Bid'ah adalah semua perkara agama yang tidak ada 


sandarannya berupa dalil syar'i.(3| 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 901 ) 


3. Muhammad Rasyid Ridha. Beliau berkata: Bid'ah adalah segala hal yang tidak ada dasarnya 
dari ajaran Nabi SAW, yakni dalam hal agidah, ibadah, halal dan haram.|4| 


Penjelasan Definisi 


Dari beberapa contoh definisi bid'ah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud bid'ah 
secara istilah adalah suatu urusan agama yang tidak memiliki landasan syar'i. Meskipun 
sebenarnya hampir mustahil untuk memisahkan -dengan batasan yang jelas- antara perkara 
agama dan perkara dunia, namun, untuk meringankan pembahasan, kita akan fokus dulu pada 
pembahasan mengenai definisi diatas. 


Jika dikatakan bahwa Bid'ah (perkara baru) adalah sesuatu yang tidak berlandaskan syariat, maka 
akan timbul pertanyaan “adakah Bid'ah yang memiliki landasan syar'iat sehingga ia tidak termasuk 
Bid'ah yang tercela ? 

Jika kita menggunakan logika berfikir yang lurus, jawabannya tentu “ada”. Coba kita perhatikan 
baik-baik, jika kita mengakui adanya bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita harus 
mengakui pula adanya Bid'ah yang sesuai syariat. Dari sini kita ketahui, bahwa definisi diatas 
masih belum jelas sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut, karena definisi diatas tetap 
akan menimbulkan dua pertanyaan berikut. 


- Dinamakan apa Bid'ah yang sesuai syariat itu ? 


- Jika Bid'ah yang tidak sesuai syariat jelas statusnya. Lantas bagaimana status Bid'ah yang 
sesuai syariat itu ? 


Untuk menjawabnya, kita lanjutkan dengan pembahasan di bab berikutnya. 


MACAM-MACAM BID'AH 


Setelah nyata bagi kita, bahwa isyarat agama dan realitas mengharuskan kita memilah-milah 
bid'ah, maka sekarang kita simak perkataan Salafus-halih yang memberikan keterangan tentang 
hal tersebut. 


Imam Syafi'i RA berkata : 


« aa AN GAN bo Sab ap AAN Gl Iu era la dee $ anna Ap Yola Kan, 
“Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah 
(syariat) adalah bid'ah yang terpuji, sedangkan yang menyelisihi sunnah adalah bid'ah tercela.”5| 
Atau penjelasan beliau dalam riwayat yang lain, Yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Baihagi dalam 
Manakib Imam Syafi'i : 
salah Hb Y) pel! aral Ato Lag Uk, Roby-oikga Welas LAN Ol Tag UUS” seneng Gan an Ok odol 
La gal ab Tea olga OI 
'Perkara-perkara baru itu ada dua macam. Pertama, perkara-perkara baru yang bertentangan 
dengan Al-@ur'an, Hadits, Atsar atau Ijma'. Inilah Bid'ah Dhalalah (sesat). Kedua, perkara-perkara 


baru yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan salah satu dari yang disebutkan 
tadi, maka bid'ah yang seperti ini tidaklah tercela”. 


Dari penjelasan Imam Syafi'i tersebut, kita bisa simpulkan bahwa Bid'ah yang tidak sesuai dengan 
syariat disebut Bid'ah sesat, sedangkan Bid'ah yang sesuai syariat disebut Bid'ah tidak sesat. 
Atau, jika Bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat disebut Bid'ah tercela, maka Bid'ah yang sesuai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 902 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan syariat disebut Bid'ah terpuji. Atau, jika bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat disebut 
Bid'ah yang buruk (sayyiah), maka bid'ah yang sesuai dengan syariat disebut Bid'ah yang baik 
(Hasanah). Begitu seterusnya 


Demikian juga, sebagaimana Bid'ah yang pertama (yang tidak sesuai dengan syariat) jelas 
statusnya, yaitu sesat dan haram, maka dengan analogi berfikir yang sama, Bid'ah yang kedua 
(yang sesuai dengan syariat) adalah halal bahkan wajib hukumnya. Jika bid'ah yang pertama tidak 
boleh kita kerjakan maka Bid'ah yang kedua boleh kita kerjakan. Begitu seterusnya. 


Jika kita masih mau meluaskan pembahasan, mari kita simak penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar dan 
al-Imam an-Nawawi sebagai berikut : “Pada dasarnya, bid'ah itu berarti sesuatu yang diadakan 
dengan tanpa ada contoh yang mendahului. Dalam istilah syari'at, Bid'ah itu dipergunakan untuk 
perkara yang bertentangan dengan Sunnah, maka jadilah ia tercela. Namun lebih tepatnya, 
apabila perkara itu termasuk hal-hal yang dianggap baik menurut syari'at maka iapun menjadi 
baik. Sebaliknya, jika perkara itu termasuk hal-hal yang dianggap buruk oleh syari'at maka iapun 
menjadi buruk. Jika tidak demikian maka ia termasuk bagian yang mubah. Dan terkadang bid'ah 
itu terbagi berdasarkan hukum-hukum Islam yang lima”.I6| 


Al-Imam an-Nawawi juga membagi bid'ah menjadi lima macam : 

1. Wajib. Contohnya, antara lain, mencantumkan dalil-dalil pada ucapan-ucapan yang menentang 
kemunkaran, penyusunan al-Guran dalam bentuk mush-haf demi menjaga kemurniannya, 
menulis ayat Al-@uran dengan khat baru yang menggunakan titik dan baris agar tidak salah 
mengartikan Al-@uran, membukukan kitab Hadits, khutbah dengan bahasa sistematis agar 
dimengerti maknanya dan lain-lain. 

2. Mandub (disukai). Contohnya, Shalat Tarawih sebulan penuh, pengajian rutin, membuat Al- 
Guran dalam program CD dan lain-lain. 

3. Haram (sesat). Contoh, Naik haji selain ke Makkah, melakukan ritual dengan melarung sesaji di 
pantai selatan, turut merayakan dan memperingati Natal (untuk merayakan hari kelahiran Nabi 
Isa) dan lain-lain. 

4. Makruh. Contoh, berwudhu' dengan membiasakan lebih dari tiga kali basuhan. 

5. Mubah. Contohnya sangat banyak, meliputi segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan 
hukum agama. 


Demikianlah arti pengecualian dan kekhususan dari arti yang umum, sebagaimana kata Sahabat 
Umar bin al-Khatthab RA mengenai jamaah tarawih (yang menjadi satu jamaah dan satu imam), 
“inilah sebaik-baik bid'ah”.I7| 

Coba perhatikan, kedua ulama' besar tersebut bahkan membagi bid'ah menjadi beberapa 
klarifikasi. Jika kita perhatikan, dalam hukum agama kita memang hanya menemukan dua hal, 
perintah dan larangan. Akan tetapi sebuah perintah bisa berstatus wajib atau mungkin sekedar 
anjuran. Demikian juga dengan larangan, bisa berupa haram atau sekedar makruh. Maka perkara 
yang dianggap bid'ah akan lebih bijaksana apabila dipandang dengan cara seperti ini. Semoga 
Allah merahmati Ibnu Hajar dan an-Nawawi. 


Dengan demikian, kami rasa tidaklah berlebihan bila ada yang mengatakan bahwa orang yang 
menolak Bid'ah Hasanah adalah termasuk golongan ahli Bid'ah Dhalalah. 


Bid'ah Dhalalah bermacam-macam, diantaranya adalah menafikan Sunnah, menolak ucapan 
Sahabat Nabi dan menolak pendapat Khulafa'ur-rasyidin. Rasulullah SAW telah memberitahukan 
bahwa akan muncul banyak perbedaan, beliaupun menyuruh kita untuk berpegangan pada 
Sunnah beliau dan Sunnah Khulafa'ur-rasyidin. Sunnah Rasul adalah membolehkan Bid'ah 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 903 ) 


Hasanah, sedangkan Sunnah Khulafa'urrasyidin adalah melakukan Bid'ah Hasanah. 


Bila kita menafikan (meniadakan) adanya Bid'ah Hasanah, maka kita telah menafikan dan 
membid'ahkan mush-haf Al-@uran dan Kitab Hadits yang menjadi panduan ajaran pokok Agama 
Islam, karena tidak ada perintah Rasulullah SAW untuk membukukan keduanya. Pembukuan itu 
hanyalah merupakan ijma' (kesepakatan pendapat) para Sahabat Nabi dan dilakukan setelah 
Rasulullah SAW wafat. Bahkan Rasulullah SAW justru pernah melarang menulis Hadits karena 
hawatir dikira al-@ur'an. 


Kitab Hadits, seperti Shahih al-Bukhari, shahih Muslim dan sebagainya muncul pada zaman 
Tabi'in. Walaupun Nabi pernah melarang penulisan Hadits, namun mereka tetap 
membukukannya, karena kehawatiran Nabi akan bercampurnya ayat al-Guran dan Hadits pada 
akhirnya mudah dihindari dengan hadirnya peralatan tulis yang semakin canggih. Sedangkan 
pembukuan itu dianggap penting untuk menjaga rawiyat Hadits Nabi. 


Demikian pula Ilmu Musthalahul-hadits, Nahwu, sharaf, dan lain-lain. Semua iai adalah Bid'ah 
yang tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi. Namun ini termasuk Bid'ah Hasanah, karena 
ilmu-ilmu itu disusun untuk kepentingan menjaga dan memahami al-Gur'an dan Hadits. 


Demikian pula Taraddhi (ucapan Radhiyallahu'anhu yang artinya “semoga Allah meridhainya”) 
untuk sahabat Nabi, hal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh Sahabat. 
Walaupun Al-Guran menyebutkan bahwa para sahabat Nabi diridhai oleh Allah, namun al-Guran 
dan Hadits tidak memerintahkan Taraddhi untuk sahabat Nabi. Taraddhi adalah Bid'ah Hasanah 
yang dibuat oleh Tabi'in karena kecintaan mereka pada para Sahabat Nabi. 


Demikian pula dengan Al-@uran yang kini telah dikasetkan, di CD-kan dan diprogram pada hand 
phone. Al-Guran juga diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ini semua adalah Bid'ah, namun Bid'ah 
yang Hasanah, Bid'ah yang baik dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Tidak seorangpun 
memungkiri hal itu. 


Coba kita tarik mundur kebelakang tentang sejarah Islam, seandainya al-@uran tidak dibukukan, 
apa kiranya yang terjadi pada perkembangan Islam? Jika al-Guran masih bertebaran di tembok- 
tembok, di kulit onta, hafalan para Sahabat RA yang hanya sebagian dituliskan, tentu akan muncul 
beribu-ribu versi al-@uran, karena semua orang akan mengumpulkan dan membukukannya 
berdasarkan riwayatnya sendiri. 


Demikian pula dengan Hadits-hadits Rasulullah SAW, seandainya ulama tidak menulis dan 
membukukannya karena Nabi pernah melarang, seandainya tidak disusun pula ilmu Mushthalah 
Hadits, niscaya kita akan sulit untuk mempercayai keshahihan sebuah Hadits, karena semua 
orang bisa mengaku punya riwayat Hadits Shahih. 


Rasulullah SAW tahu bahwa dalam kondisi tertentu harus ada pembaharuan, makanya beliau 
menganjurkan Sunnah Hasanah (inisiatif baik). Beliau juga tahu bahwa hal baru terkadang juga 
menimbulkan fitnah agama, makanya beliau melarang Sunnah Sayyi'ah atau Bid'ah Dhalalah. 
Inilah hubungan antara perintah berijtihad dalam urusan agama dan masalah bid'ah. 


PENJELASAN HADITS-HADITS TENTANG BID'AH 


Ketika sebagian orang menolak pembagian Bid'ah pada Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Sayyi'ah, 
maka itu berarti mereka menolak dan menyalahkan ulama'besar seperti al-Imam asy-Syafi'i, Al 
Hafid Ibnu Hajar, al-Imam a-Nawawi dan Salafus-shalih lainnya, seolah-olah Ulama besar itu 
hanya berpendapat berdasarkan hawa nafsu dan mengesampingkan al-@ur'an dan Hadits. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 904 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Penah terjadi dialog menarik. Berikut kami kutib dengan tanda “A” untuk wakil mereka dan “B” 

untuk wakil kami. 
A : Kami tidak menjelaskan pendapat kami berdasarkan pikiran kami, tetapi berdasarkan ulama' salaf juga. 
B : Ulama' salaf yang mana yang Anda maksudkan ? 
A : Ulama' semisal Ibnu Taimiyah. 
B : Bukankah telah jelas dalam pembahasan yang lalu, bahwa definisi Bid'ah semisal Ibnu Taimiyah masih 
perlu penjelasan lebih lanjut? Dan kemudian diperjelas oleh definisi yang dikemukakan oleh As-Syafi'i. 
A: Saya rasa definisi dari Ibnu Taimiyah sudah jelas, tidak perlu penjelasan tambahan. 
B : Berarti Anda menafikan adanya bid'ah yang baik. Kalau demikian, apa pendapat Anda tentang hal-hal baru 
seperti mush-haf al-Guran, pembukuan Hadits, fasilitas Haji, Sekolah dan Universitas Islam, Murattal dalam 
kaset dan sebagainya yang tidak ada di zaman Nabi? 
A : Itu bukan bid'ah 
B : Lantas di sebut apa? Apakah hanya akan didiamkan setiap hal-hal baru tanpa ada status hukum dari 
agama (boleh tidaknya). Ini berarti Anda menganggap Islam itu jumud dan ketinggalan zaman. 
A : (Diam).. Baiklah, tetapi kami memiliki ulama' yang memiliki penjelasan tidak seperti apa yang Anda 
jelaskan, ulama' kami membagi Bid'ah menjadi dua : Bid'ah agama dan Bid'ah Dunia. 
B : Nah, memang seharusnya demikian. Lantas, siapa yang membagi bid'ah menjadi demikian? 
A : Ulama' semisal Albani dan Bin Baz. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, “Kalian lebih tahu urusan dunia 
kalian.” 
B : Hadits tersebut bukan hanya ulama Anda yang mengetahui. Ulama' salaf telah mengetahui Hadits 
tersebut, namun mereka tidak menyimpulkan demikian, karena itu berarti seakan-akan Nabi 'mempersilahkan' 
manusia untuk berkreasi dalam urusan dunia sesuka hati, dan Nabi 'mengaku' tidak banyak tahu urusan 
dunia. Baiklah, tidak usah kita berbicara terlalu jauh. Ketika ternyata Anda juga berdalih dengan pendapat 
ulama Anda, berarti kita sama-sama bersandar pada ulama. Sebuah pertanyaan buat Anda: Apakah Anda 
lebih percaya pada ulama Anda daripada ulama salaf yang hidup di zaman yang lebih dekat kepada zaman 
Nabi SAW? Apakah Anda mengira bahwa As-Syafi'i salah mendefinisikan Bid'ah -yang merupakan pokok 
agama maha penting- kemudian didiamkan saja oleh ulama salaf lainnya tanpa bantahan? Apakah Anda 
mengira Albani lebih banyak memahami Hadits dari Ibnu Hajar dan an-Nawawi? 
A : Terdiam tidak menjawab. 
B : Kami rasa tidak mungkin ulama Anda, seperti Ibnu Taimiyah, Albani dan Bin Baz sampai merasa lebih 
benar dari asy-Syafi'i, an-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Baihagi dan ulama salaf lainnya. Mungkin ulama Anda hanya 
sekedar memiliki pemikiran berbeda, sebagaimana lazimnya ulama berbeda pendapat tanpa menyalahkan 
pendapat lain. Kami rasa Anda saja yang berlebihan dan kemudian menyalahkan ulama salaf demi membela 
pendapat ulama Anda. Kalau benar demikian, maka berarti Anda justru telah menistakan ulama Anda sendiri. 


Orang yang gemar melontarkan kata bid'ah biasanya akan berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah 
memerintahkan dan mencontohkannya. Begitu juga para sahabatnya, tidak ada satupun diantara 
mereka yang mengerjakannya. Demikian pula para tabi'in dan tabi'it-tabi'in. Dan kalau sekiranya 
amalan itu baik, tentu mereka akan mendahului kita.” 


Mereka juga berkata: “Kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti Nabi, yakni mengikuti 
segala perbuatan Nabi. Semua yang tidak pernah beliau lakukan, kenapa justru kita yang 
melakukannya? Bukankah kita harus menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak pernah dilakukan 
Nabi SAW, para sahabat dan ulama-ulama salaf? Melakukan sesuatu yang tidak pernah 
dikerjakan oleh Nabi adalah Bid'ah”. 


Kaidah-kaidah seperti itulah yang sering mereka jadikan pegangan dan mereka pakai sebagai 
perlindungan, juga sering mereka jadikan sebagai dalil dan hujjah untuk melegitimasi tuduhan 
Bid'ah terhadap semua amalan baru. Mereka menganggap setiap hal baru -meskipun ada 
maslahatnya dalam agama- sebagai Sesat, haram, munkar, syirik dan sebagainya', tanpa mau 
mengembalikannya kepada kaidah-kaidah atau melakukan penelitian terhadap hukum-hukum 
pokok (dasar) agama. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 905 ) 


Ucapan seperti diatas adalah ucapan yang awalnya hag namun akhirnya batil, atau awalnya 
shahih namun akhirnya fasid (rusak). Pernyataan bahwa Nabi SAW atau para sahabat tidak 
melakukan si anu adalah benar. Akan tetapi pernyataan bahwa semua yang tidak dilakukan oleh 
Nabi dan sahabat itu sesat adalah sebuah Istimbath (penyimpulan hukum) yang keliru. 


Karena tidak-melakukan-nya Nabi SAW atau salafus shalih bukanlah dalil keharaman amalan 
tersebut. Untuk 'mengecap' sebuah amalan boleh atau tidak itu membutuhkan perangkat dalil dan 
sejumlah kaidah yang tidak sedikit. 


Kaidah mereka yang menyatakan bahwa setiap amalan yang tidak dikerjakan Nabi dan sahabat 
adalah Bid'ah hanya berdalih dengan Hadits-hadits bid'ah dalam pengertian zhahir, tanpa merujuk 
pada penjelasan yang mendalam dari ulama salaf. 


Al-Imam Ibnu Hajar berkata: “Hadits-hadits shahih mengenai suatu persoalan harus dihubungkan 
antara satu dengan yang lain, untuk dapat diketahui dengan jelas tentang pengertiannya yang 
mutlak (lepas) dan yang mugayyad (terikat). Dengan demikian maka semua yang diisyaratkan 
oleh Hadits-hadits itu dapat dilaksanakan (dengan benar).” 


Ketika kita mengemukakan pendapat ulama, sebagian orang membantah dengan penyataan 
bahwa Hadits lebih utama untuk diikuti dari pendapat siapapun. Itu berarti ia mengira bahwa 
pendapat ulama itu tidak berdasarkan al-@ur'an atau Hadits, melainkan berdasarkan akal atau 
hawa nafsu. Maka takutlah kepada Allah dan janganlah bersu'uzhon pada ulama shaleh. 


Baiklah, mari kita telaah Hadits-hadits terkait dengan pembahasan ini, kita lihat saja apakah 
mereka berpendapat berdasarkan Hadits sedangkan ulama shaleh itu hanya berpendapat dengan 
akal atau hawa nafsu. 


HADITS PERTAMA TENTANG BID'AH 
Rasulullah SAW bersabda: 

IX Ly 3 kh NU 
“Setiap yang diada-adakan (muhdatsah) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. (HR.Abu 
Daud dan Tirmidzi). 


Al-Imam An-Nawawi, didalam Syarah Sahih Muslim, mengomentari Hadits ini dan berkata: “Ini 
adalah sebuah kaidah umum yang membawa maksud khusus (“Ammun makhsus). Apa yang 
dimaksudkan dengan 'perkara yang baru' adalah yang bertentangan dengan Syari'at. Itu dan itu 
saja yang dimaksudkan dengan Bid'ah”.Is| 


Demikian juga ayat Allah juga menjelaskan, ada bid'ah yang terpuji, sebagaimana firman-Nya : 
AN Opi ska Ul mede WAS Lo Lage K2 Kang Bl) yag ed j3 Gd Ula0r3 
“Dan kami jadikan di hati mereka (Hawariyyun pengikut Isa) rasa kasih dan sayang serta 


Rahbaniyah yang mereka buat, Kami tidak mewajibkan rahbaniyah itu, (mereka tidak melakukan 
itu) kecuali untuk mencari keridhaan Allah”. (AS. Al-Hadid : 27) 


Berkatalah KH. Ali Badri Azmatkhan : Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa Ia telah 
mengkaruniai Hawariyyun dengan tiga perkata. Pertama, rasa kasih, yakni berhati lembut 
sehingga tidak mudah emosi. Kedua, rasa sayang, yakni mudah tergerak untuk membantu orang 
lain. Ketiga, Rahbaniyah, yakni bersungguh-sungguh didalam mengharap ridha Allah, mereka 
berupaya dengan banyak cara untuk menyenangkan Allah, walaupun cara itu tidak diwajibkan oleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 906 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah. 


Allah SWT memang menyebut Rahbaniyah itu sebagai Bid'ah yang dibuat oleh Hawariyun, itu bisa 
dipahami dari kalimat ibtada'uuhaa (mereka mengada-adakannya). Namun Bid'ah yang dimaksud 
adalah Bid'ah Hasanah. Hal ini ditunjang dengan dua alasan: 


1. Pertama, Rahbaniyah disebut dalam rentetan amal baik menyusul dua amal baik sebelumnya, 
yaitu ra'fatan (rasa kasih) dan rahmatan (rasa sayang). Kalau memang Allah mau bercerita 
tentang keburukan mereka akibat membuat Rahbaniyah, tentu susunan kalimatnya akan 
memisahkan antara kasih sayang dan Rahbaniyah. Sedangkan kalimat dalam ayat itu justru 
menggabungkan Rahbaniyah dengan kasih sayang sebagai karunia yang Allah berikan pada 
Hawariyun. 


2. Kedua, Allah SWT berkata “Rahbaniyah itu tidak Kami wajibkan”. Tidak diwajibkan bukan 
berarti dilarang, melainkan bisa jadi hanya dianjurkan atau dinilai baik. Ini mengisyaratkan 
bahwa Rahbaniyah itu adalah cara atau bentuk amalan yang tidak diperintah atau dicontohkan 
oleh Nabi Isa, akan tetapi memiliki nilai baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Isa. Bukti 
bahwa Allah SWT membenarkan Bid'ah mereka berupa Rahbaniyah adalah Allah SWT 
mencela mereka karena mereka kemudian meninggalkan Rahbaniyah itu. Ketika membuat 
Rahbaniyah menunjukkan upaya mereka untuk mendapat ridha Allah, maka meninggalkan 
Rahbaniyah menunjukkan kemerosotan upaya mereka untuk mendapat ridha Allah.I9| 


Sebagian orang berkata: Ketika Nabi SAW berkata 'semua bid'ah adalah sesat, bagaimana 
mungkin ada orang yang berkata “tidak, tidak semua bid'ah sesat, tetapi ada yang baik'. Apakah ia 
merasa lebih tahu dari Rasulullah? Apakah ia tidak membaca ayat: 


»w 0 0.02 ..9 0 2-0. 0 Rosta 0 An . Yg 
AB ono Ip Kilo Lab AN Taat oa Lal 


“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara 
Nabi..” (Al-Hujarat : 2) 


Mereka menyalahkan orang yang bersandar pada pendapat ulama salaf dan menganggap orang 
itu lebih mengutamakan ulama daripada Nabi. Hal ini merupakan pemikiran yang sempit dan 
termasuk penistaan terhadap kaum muslimin. Ada berapa juta muslimin shaleh yang meyakini 
keilmuan dan ketagwaan al-Imam asy-Syafi'i sang penolong Sunnah (Nashirus-sunnah), Ibnu 
Hajar sang pakar yang hafal puluhan ribu Hadits beserta sanadnya, an-Nawawi sang penghasil 
puluhan ribu lembar tulisan ilmiah dan sebagainya? Sejarah bahkan mencatat bahwa islamisasi di 
belahan dunia dilakukan oleh ulama yang sependapat dengan mereka, termasuk Walisongo yang 
menyebarkan Islam di Nusantara. Tiba-tiba mereka dihujat oleh orang yang belajar dan 
pengabdiannya bahkan tidak melebihi seperempat yang dimiliki ulama salaf itu. Sungguh mereka 
tidak memiliki rasa hormat pada para pejuang Islam. Seandainya mereka tahu seberapa besar 
peranan para pejuang itu dalam perkembangan dunia Islam, jangankan para pejuang itu hanya 
berbeda pendapat, seandainya jelas salah pun mereka tidak pantas dihujat, karena kita yakin 
mereka tidak sengaja bersalah. Apalagi pendapat mereka bisa dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. 

Kalimat “Kullu” Tidak Berarti Semua Tanpa Kecuali 


Dalam bahasa Arab, Kulluh berarti semua. Namun dalam penggunaan, tidak semua kullu berarti 
semua tanpa kecuali. Ada banyak ayat al-Guran yang menggunakan kalimat “kullu” akan tetapi 
tidak bermaksud semua tanpa kecuali. Di antaranya: 


1. Allah SWT berfirman: 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 907 ) 


Dope IP R4 malik Ipa Lg Up IS sira JS Dll mede Wo A13 La pad Uli 
“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun 
membukakan pintu-pintu dari segala sesuatu untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira 


dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong- 
konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (AS. al-An'am : 44) 


Meskipun Allah SWT menyatakan abwaba kulli syai' (pintu-pintu segala sesuatu), akan tetapi tetap 
ada pengecualiannya, yaitu pintu rahmat, hidayah dan ketenangan jiwa yang tidak pernah 
dibukakan untuk orang-orang kafir itu. Kalimat “kulli syai” (segala sesuatu) adalah umum, tetapi 
kalimat itu bermakna khusus. 


2. Allah SWT berfirman: 
Kab lan IS ant uu aa Mg Wartof ash Adi s Dilan pa Cal Apa Lah 
“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusak 


perahu itu, karena di hadapan mereka ada seorang Raja yang mengambil semua perahu dengan 
paksa.” (AS. al-Kahfi : 79) 


Meskipun Allah SWT mengunakan kalimat kulla ssafinatin (semua perahu), akan tetapi tetap ada 
pengecualiannya, yaitu perahu yang bocor, karena Raja yang diceritakan dalam ayat itu tidak 
merampas kapal yang bocor, bahkan Nabi Khidhir sengaja membocorkan perahu itu agar tidak 
dirampas oleh Raja. 


3. Allah berfirman : 

Sh KA gp ae Hei BLOG AA 
“Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, Maka jadilah mereka tidak ada 
yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi 


Balasan kepada kaum yang berdosa.” (AS. Al-Ahgaf : 25) 


Meskipun Allah SWT menyatakan kulla syai' (segala sesuatu), akan tetapi tetap ada 
pengecualiannya, yaitu gunung-gunung, langit dan bumi yang tidak ikut hancur. Allah berfirman : 


ma PP Ad pu J3 on Sa ASUS HA aan il 
“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi 
segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.” (AS. An-Naml:23). 


Meskipun Allah SWT menyatakan kulli syai' (segala sesuatu), akan tetapi tetap ada 
pengecualiannya, karena Ratu Balgis tidak diberi segala sesuatu tak terkecuali, sebanyak apapun 
kekayaan Balgis tetap saja terbatas. 


Ayat-ayat diatas membuktikan bahwa, dalam konteks al-Guran, kalimat “kullu” juga bisa berarti 
“semua dengan pengecualian”, sebagaimana lazimnya dalam penggunaan bahasa Arab dan 
bahasa lainnya. Masihkah Ada yang menyalahkan ulama salaf semisal asy-Syafi'i karena 
menafsirkan kalimat “kullu” dalam Hadits “Kullu bid'atin” dengan metode berfikir yang jernih dan 
ditunjang dengan perangkat pendukung dan dalil-dalil yang jelas. 


Selain itu, banyak pula ungkapan dalam al-@ur'an atau Hadits yang sepintas nampak bermakna 
umum namun sebenarnya bermakna khusus. Perlu dipahami bahwa hal ini adalah bisa dalam 
penggunaan bahasa pada umumnya, sehingga kita tidak boleh kaku karena terpaku dengan 
sebuah kalimat tanpa memperhatikan istilah dan susunan bahasa. Bahkan kita harus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(908 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memperhatikan ayat dan Hadits lain barang kali ada maksud tkhshish (membatasi) dalam kalimat 
umum atau sebaliknya. 


Mari kita simak contoh-contoh berikut ini. 

1. Allah berfirman: 

“Barang siapa yang menginginkan kekuatan maka hanya milik Allah-lah kekuatan itu 
semuanya.” (AS. Fathir: 10) 


Dari pernyataan ayat diatas, sepintas kita memahami bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa 
kekuatan itu milik Allah dan Rasul-Nya, karena dalam ayat itu disebutkan bahwa kekuatan itu 
semuanya milik Allah, semuanya dan berarti tidak ada sedikitpun kekuatan yang boleh dikatakan 
milik selain Allah. Namun coba perhatikan ayat berikut ini: 


“. padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi 
orang-orang munafik itu tiada mengetahui.” (AS. al-Munafigun : 8). 


Ternyata ayat ini menyatakan bahwa kekuatan adalah milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang 
mukmin. Memang, izzah (kekuatan) Allah dan izzah Rasul adalah dua hal berbeda. Namun yang 
kita maksud di sini adalah penggunaan kalimat izzah untuk disebut milik Allah dan selain Allah. 
Kalau membaca ayat yang pertama, nampaknya kita tidak boleh mengatakan “izzah milik Allah 
dan Rasul”, akan tetapi kalau membaca ayat yang kedua maka kita bahkan boleh mengatakan 
“zzah milik Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin”, karena Allah sendiri yang mengatakan 
demikian. 


2. Allah SWT berfirman: 
“Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan (bahan bakar) 
neraka jahannam, kalian pasti masuk kedalamnya.” (@S. al-Anbiya : 98) 


Ayat ini menyatakan bahwa orang yang menyembah selain Allah akan masuk neraka bersama 
sesembahannya. Kalau ayat itu dipahami begitu saja tanpa mempertimbangkan ayat yang lain, 
maka akan dipahami bahwa Nabi Isa dan bundanya juga akan masuk neraka, karena mereka 
disembah dan dipertuhankan oleh orang Nasrani. Begitu juga para malaikat yang oleh kaum 
sebagian musyrikin disembah dan dianggap sebagai tuhan-tuhan mereka. 


3. Rasulullah SAW. bersabda: 


“Orang yang menunaikan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam tidak 
akan masuk neraka”. (HR. Muslim) 


Hadits ini menyatakan bahwa orang yang shalat shubur dan ashar akan selamat dari neraka. 
Kalau Hadits ini dipahami begitu saja tanpa mempertimbangkan ayat dan Hadits yang lain, maka 
akan dipahami bahwa kita akan selamat dari neraka walaupun tidak shalat zhuhur, maghrib dan 
isya asalkan shalat shubuh dan ashar. 


4. Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya biji hitam ini (habbatus-sauda') adalah obat bagi semua penyakit, kecuali mati”(10| 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 909 ) 


Para mufassirin telah menegaskan bahawa kalimat 'umum' yang digunakan dalam Hadits ini 
merujuk kepada sesuatu yang 'khusus'. Maksud Hadits ini sebenarnya ialah “banyak 
penyakit” (bukan semua penyakit) bisa disembuhkan dengan habbatus-sauda', walaupun kalimat 
yang dipakai adalah kaliamat 'umum' (kullu yang berarti semua). 


HADITS KEDUA TENTANG BID'AH 
Rasulullah SAW bersabda : 


(ema 3 SI ola) 5 ab tin oa La ita Ugal Lae uya 
“Barang siapa yang membuat perkara baru dalam masalah (agama) kami ini, yang tidak 
bersumber darinya, maka ia tertolak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) 


Mari kita telaah makna Hadits diatas, benarkah Hadits diatas bisa menjadi justifikasi 
membid'ahkan setiap amalan baru dalam agama? 


Coba anda perhatikan pada kalimat “yang tidak bersumber darinya” pada Hadits tersebut, kira-kira 
apa makna dari kalimat tersebut. Agar menjadi jelas, bandingkan dua kalimat berikut ini: 

1. “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam masalah (agama) kami ini, yang tidak 
bersumber darinya, maka ia tertolak.” 

2. “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam masalah (agama) kami ini, maka ia tertolak.” 


KH. Ali Badri Azmatkhan berkata : “Apabila kalimat 'yang tidak bersumber darinya' dibuang, maka 
sepintas akan dipahami bahwa hal baru apapun akan disebut Bid'ah, walaupun hal baru itu masih 
berisikan nilai syari'at. Dan kalaupun misalnya kalimat yang tidak bersumber darinya' itu benar- 
benar tidak disebutkan dalam Hadits ini, tentu kita juga tidak bisa memfonis semuanya Bid'ah 
berdasarkan Hadits ini, karena, untuk memahami sebuah Hadits, kita juga harus 
mempertimbangkan Hadits lain, baik Hadits Gauli (perkataan Nabi) maupun Hadits Igrari 
(pembenaran Nabi terhadap tindakan Sahabat). 


Kemudian, ketika Nabi katakan 'yang tidak bersumber darinya', itu berarti ada hal baru yang 
bersumber dari syari'at dan ada hal baru yang tidak bersumber dari syari'at. Kalau yang dilarang 
adalah hal baru yang tidak bersumber dari syari'at, maka hal baru yang bersumber dari syari'at 
tidak dilarang. 


Lantas apa yang dimaksud dengan hal baru yang bersumber dari syari'at? Kalau hal baru yang 
bersumber dari syari'at itu dicontohkan dengan shalat malam, maka semua orang tahu bahwa 
shalat malam itu bukan hal baru. Kalau hal baru yang bersumber dari syari'at itu diartikan 
ihya'ussunnah (menghidupkan Sunnah yang sudah lama ditinggalkan orang), maka secara 
bahasa itu juga tidak benar, karena memulai kebiasaan lama itu bukan termasuk hal baru. 


Maka tidak ada lain hal baru yang dimaksud kecuali cara baru yang tidak dicontohkan Nabi, 
namun tidak bertentangan dengan syari'at dan bahkan memiliki nilai syari'at. Hal ini diperkuat 
dengan banyaknya hal baru yang dilakukan para shabat Nabi, misalnya menyusun atau 
menambah doa selain susunan doa yang dicontohkan Nabi, Tarrif (memperingati hari Arafah) yang 
dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dengan menggelar kemah dan dzikir bersama pada tanggal 9 
Dzulhijjah (ketika tidak sedang berhaji), shalat tarawih dengan satu imam di Masjidil-haram oleh 
para sahabat di zaman Umar bin al-Khatthab (sedangkan pada zaman Nabi tarawihnya 
berkelompok-kelompok di sudut-sudut Masjidil-haram), dan banyak lagi misal yang bisa kita temui 
dalam kitab-kitab Tafsir, kitab Hadits dan Syuruh (kitab syarah'tafsir Hadits). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 910 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kepada siapapun yang belum pernah membaca tuntas kitab-kitab Tafsir, kitab Hadits dan Syuruh, 
bila ia mau mentahgig sebuah permasalahan, saya sarankan untuk membaca semuanya dengan 
tuntas, agar terbuka baginya cakrawala berfikir sebagaimana ulama salaf. Logikanya, bagaimana 
mungkin pemikiran seorang sarjana atau doktor yang hanya pernah membaca tuntas beberapa 
judul buku bisa lebih tajam dari pemikiran asy-Syafi'i, an-Nawawi, al-Ghazali, Ibnu Hajar al- 
Asgalani dan sebagainya. Mereka adalah ulama besar yang berhasil mengisi khazanah keilmuan 
Islam dengan karya-karya besar yang bukan hanya dikagumi umat Islam saja. Dan satu hal yang 
harus kita sadari, yaitu bahwa karya-karya itu tidak lahir dari upaya yang ringan, mereka tidak 
belajar hanya sepuluh tahun, mereka tidak meneliti hanya sepuluh tahun, mereka tidak hanya 
membaca seribu Hadits, tapi meneliti puluhan tahun dan puluhan ribu Hadits. Tidak mudah bagi 
mereka untuk memutuskan sebuah kesimpulan, tapi sebagian akademisi zaman sekarang begitu 
mudahnya menyalahkan ulama salaf, padahal target belajarnya tidak seserius ulama salaf, 
targetnya hanya gelar 'Lc', 'MA', “Doktor dan sebagainya”.(11| 


Agar lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh amalan yang memiliki sumber agama atau dalil baik 
umum maupun khusus dan amalan yang tidak memiliki sumber bahkan bertentangan dengan 
agama berikut ini. 


Amalan Baru Yang Memiliki Sumber/dalil 


AMALAN BARU (Tidak Ada Di Zaman Nabi ) DAN SUMBERNYA " 

1. Mengumpulkan Al-Guran dalam satu mushaf Hadits, “Barangsiapa memudahkan urusan kaum 
muslimin maka Allah akan memudahkan urusannya.” 

2. Memberi titik dan harakat pada mush-haf Al-@ur'an 

3. Membaca doa-doa bervariasi dalam sujud dan @unut (misalnya berdoa untuk mujahidin 
Palestina) Hadits “Sedekat-dekatnya makhluk dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka 
perbanyaklah doa.” 

4. Menyusun Ilmu figih dalam sistem madzhab atau per bab agar mudah dipelajari dan khutbah 
dalam bahasa setempat 

5. Hadits, “berkatalah kepada seseorang berdasarkan kemampuan akalnya.” 

6. Mengumpulkan muslimin pada suatu momen dengan diisi tilawah @ur'an atau shalawat Nabi 
dsb. Jelas banyak dalilnya. 

7. Membuat Al-Guran dalam bentuk VCD Hadits, “Barang siapa yang memudahkan urusan kaum 
muslimin maka Allah akan memudahkan urusannya.” 

8. Memberi gelar pada tokoh agama dengan sebutan Syaikh, Ustadz, Kiai, Ajengan dsb. Perintah 
agama untuk memanggil orang dengan penghormatan dan panggilan yang disukai 


“Diantaranya saja 


Amalan Baru Yang Tidak Memiliki Dalil Atau Bertentangan Dengan Syari'at 

1. Melakukan shalat karena adanya bulan purnama. Tidak ada sumbernya 

2. Adzan dan Igamat ketika akan mandi, makan dll. Tidak ada sumbernya 

3. Shalat dengan mengangkat kaki sebelah Bertentangan dengan Hadits-Hadits shalat 

4. Shalat dengan berbahasa selain bahasa arab. Tidak ada sumbernya bahkan bertentangan 
dengan Hadits-hadits shalat. 


HADITS KETIGA 
Rasulullah SAW bersabda: 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 911 ) 


ga Jas ajaa In ade D5 ena Ai PE Y IL nu al yag au 
“.. Dan barangsiapa mengadakan Bid'ah yang sesat yang tidak diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul- 


Nya, maka ia mendapat (dosanya) dan sebanyak dosa orang lain yang ikut 
mengerjakannya." (HR. Tirmidzi). 


Dalam Hadits diatas terdapat kalimat “Bid'ah yang sesat”. Dalam Hadits tersebut kata Bid'ah' dan 
'sesat adalah mudhaf dan mudhaf 'ilaih (gramer Arab). Bila merujuk pada ilmu gramer bahasa 
Arab, bab “Mudhaf” dan “Na'at-man'ut”, susunan kalimat itu memberi arti adanya Bid'ah yang tidak 
sesat. Bahkan dalam bahasa Indonesiapun demikian. Kalau Anda berkata “Saya tidak suka tali 
yang panjang”, itu berarti menurut Anda ada tali yang pendek. 


Sebagai penutup bab ini, mari kita renungkan firman Allah SWT berikut ini : 

Wa AC LA Salon 
'Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh 
Rasul maka berhentilah (mengerjakannya). (AS. Al-Hasyr : 7) 


Coba perhatikan, ayat diatas dengan jelas menyebutkan bahwa perintah agama adalah apa yang 
dibawa oleh Rasulullah SAW, dan yang dinamakan larangan agama adalah apa yang memang 
dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam ayat diatas ini tidak dikatakan: 


“Dan apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulul maka berhentilah (mengerjakannya).” 
Juga dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari: 


an Be bob ea 
“Jika aku menyuruhmu melakukan sesuatu maka lakukanlah semampumu, dan jika aku 
melarangmu melakukan sesuatu, maka jauhilah ia.” 


Perhatikan, dalam Hadits ini Rasulullah SAW tidak mengatakan: 
“Dan apabila sesuatu itu tidak pernah aku kerjakan maka jauhilah ia! 


Jadi, pemahaman melarang semua hal baru (Bid'ah) dengan dalil Hadits “Setiap yang diada- 
adakan (muhdatsah) adalah Bid'ah” dan Hadits “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam 
masalah (agama) kami ..“ adalah pemahaman yang tidak benar, karena banyak pernyataan atau 
ikrar dari Rasulullah SAW dalam Hadits-hadits yang lain yang menyimpulkan adanya restu beliau 
terhadap banyak hal baru atas inisiatif para sahabat. Dari itu, para ulama menarik kesimpulan 
bahwa Bid'ah (prakarsa) sesat ialah yang bersifat men-syari'atkan hal baru dan menjadikannya 
sebagai bagian dari agama tanda seizin Allah Allah SWT (AS Asy-Syura : 21), serta prakarsa- 
prakarsa yang bertentangan dengan yang telah digariskan oleh syari'at Islam, misalnya sengaja 
shalat tidak menghadap kearah kiblat, shalat dimulai dengan salam dan diakhiri denga takbir, 
melakukan shalat dengan satu sujud saja, melakukan shalat shubuh dengan sengaja sebanyak 
tiga raka'at dan sebagainya. Semuanya ini dilarang oleh agama karena bertentangan dengan apa 
yang telah digariskan oleh syari'at. 


Makna Hadits yang mengatakan “mengada-adakan sesuatu” adalah masalah pokok-pokok agama 
yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang tidak boleh dirubah atau ditambah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 912 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Misalnya ada orang mengatakan bahwa shalat wajib itu dua kaili sehari, padahal agama 
menetapkan lima kali sehari. Misalnya juga, orang yang sanggup -tidak berhalangan- berpuasa 
wajib pada bulan Ramadhan boleh tidak perlu puasa pada bulan tersebut, tapi bisa diganti dengan 
puasa pada bulan apa saja. Inilah yang dinamakan menambah dan mengada-adakan agama, 
bukan masalah-masalah nafilah, sunnah atau lainnya yang tidak termasuk pokok agama. 


(11 “Al-Munjid fil Lughah wal-A'lam", alpabet 5 

(21 Ibnu Hajar al-Asgalani, Fath al-Bari, XIII : 253. 

(3| Igthidho Shirath al-Mustagim hal. 272 

(4 Tafsir al-Manar, IX: 60. 

(ol Ibnu Hajar al-Asgalani, Fath al-Bari, XV : 179, Dar al-Fikr, Beirut 

(El Ibnu Hajar al-Asgalani, Fath al-Baari, IV : 318. 

(71 Syarh an-Nawawi “Ala Shahih Muslim, VI : 154-155, Dar Ihya Turats al-Arab, Beirut. 
(8) An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim, VI : 154. 

(9| KH. Ali Badri Azmatkhan, Klarifikasi Masalah Khilafiyah. 

(10J Diriwayatkan dari 'Aiysah dan Abu Hurairah oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad 
melalui sembilan belas periwayatan. 

(11) KH. Ali Badri Azmatkhan, Klarifikasi Masalah Khilafiyah 


0002. PERLUKAH MENGUNJUNGI TEMPAT 
PENINGGALAN ISLAM BERSEJARAH 


Saat ini, telah terjadi fenomena di tengah masyarakat, adanya pemahaman baru yang dilontar 
oleh sekelompok orang, agar umat Islam meninggalkan tradisi berziarah ke tempat-tempat 
peninggalan Islam bersejarah, karena tradisi itu dianggap bukan termasuk amalan yang 
disyariatkan oleh agama Islam. Hal semacam itu, kini mulai marak terjadi, sebagaimana yang 
berkembang di negara Saudi Arabiah. 


Sebagai ilustrasi, adalah tradisi berziarah ke lembah Uhud, yang mana di tempat itu terdapat 
makam para syuhada yang meninggal pada saat perang Uhud di jaman Rasulullah SAW. 
Berziarah ke lembah Uhud ini adalah tradisi turun temurun yang telah ratusan tahun dilakukan 
oleh hampir seluruh jamaah haji dan umrah, khususnya yang berasal dari Indonesia. 


Namun, kini di lembah Uhud, tepatnya di depan pintu halaman makam Sayyidina Hamzah bin 
Abdil Mutthalib, salah seorang panglima Islam dalam perang Uhud tersebut, terdapat beberapa 
muthawwi' asal Indonesia, yang ditugaskan oleh tokoh-tokoh beraliran Wahhaby untuk 
menghadang serta menghalau jamaah haji dan Umrah yang berdatangan ke tempat itu. 


Muthawwif adalah sebutan untuk polisi swasta di negara Saudi Arabiah. Di depan pintu makam 
Sayyidina Hamzah, sang muthawwi' berpidato dengan berapi-api seraya mengatakan, bahwa 
kedatangan jamaah haji dan umrah ke lembah Uhud untuk berziarah ke makam Sayyidina 
Hamzah tidaklah disyariatkan oleh Islam. karena itu, para jamaah haji dan umrah yang datang ke 
lembah Uhud adalah sia-sia, dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun!", demikianlah kira-kira 
cuplikan pidato yang disampaikan oleh sang muthawwi'. Dengan digalakkan pidato semacam itu, 
tentunya sebagian jamayah haji dan umrah yang datang dari kalangan awam, menjadi 
terpengaruh dan terpedaya. 


Demikian itu, lantaran mayoritas jamaah haji dan umrah adalah tergolong awam dalam memahami 
hakikat syariat Islam, terlebih yang berkaitan dengan sejarah. Jika saja umat Islam mau 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 913 ) 


mempelajari sedikit lebih mendalam tentang hakikat ziarah ke lembah Uhud, niscaya tidak akan 
mudah terpedaya oleh slogan-slogan pembodohan terhadap umat semacam itu. 


Mayoritas umat Islam Indonesia adalah bermadzhab Sunni Syafif'i. Madzhab ini salah satunya 
mengajarkan betapa pentingnya upaya melestarikan budaya dan peninggalan para leluhur yang 
telah berjuang menegakkan agama Allah. Salah satu ajarannya adalah menganjurkan umat untuk 
menziarahi tempat-tempat bersejarah yang kental kaitannya dengan pelestarian syariat Islam. 


Demi menangkal pengaruh negatif dari upaya pendangkalan agidah, maka sudah selayaknya 
umat Islam membuka ulang ajaran syariat Islam yang berstandar pemahaman para ulama salaf. 


Di dalam kitab shahih Muslim pada urutan hadits nomer 1393, diriwayatkan dari Anas bin Malik, 
bahwa Rasulullah SAW tatkala melihat gunung Uhud, beliau SAW bersabda yang artinya: 
"Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita, dan kita juga mencintainya 1". 
Sedangkan dalam kitab shahih Bukhari pada urutan hadits nomer 3675, diriwayatkan dari Anas 
bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersama shahabat Abu Bakar Asshiddig, Umar bin Khatthab, 
dan Utsman bin Affan ra, suatu saat berziarah dan naik ke gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud 
itu bergoncang dengan sendirinya, lantas Rasulullah SAW bersabda yang artinya : Tenanglah 
wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, Asshiddig, dan dua orang (yang bakal) mati 
syahid!" . 


Jika diteliti dengan seksama, maka masih banyak riwayat yang menerangkan keistimewaan ziarah 
ke lembah Uhud. Kedatangan Rasulullah SAW bersama ketiga orang shahabat setianya ke atas 
lembah Uhud, adalah sebagai bukti betapa mulianya amalan berziarah ke lembah Uhud ini. Jadi 
mengikuti perilaku Rasulullah SAW untuk berziarah ke gunung lembah adalah termasuk sunnah 
Nabi SAW. 


Allah berfirman dalam surat Al-ahzab ayat 21 yang artinya: "Sungguh di dalam diri pribadi 
Rasulullah itu, terdapat teladan yang baik bagi kalian 1". Ayat ini bersifat umum, bahwa yang 
dimaksud keteladanan pada diri Rasulullah SAW adalah meneladani setiap gerak-gerik beliau 
SAW, termasuk yang bersifat manusiawi, seperti tata cara makan, tata cara bepergian, 
kesenangan beliau SAW dalam memilih warna pakaian, termasuk juga kedatangan beliau SAW ke 
gunung Uhud. 


Pada ayat di atas, Allah tidak membatasi misalnya fi ibadati rasulillahi uswatun hasanah!" (di 
dalam ibadah Rasulullah, terdapat teladan yang baik), tetapi secara umum Allah menyebutkan WYfi 
rasulillahi uswatun hasanah!" (pada diri pribadi Rasulullah terdapat teladan yang baik). 


Ayat ini menunjukkan bahwa segala amalan umat Islam yang diniati mengikuti dan meneladani 
perilaku Rasulullah SAW, adalah termasuk amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah. 
Sedangkan umat Islam yang mengamalkan salah satu dari ayat suci Alguran, serta mencontoh 
perilaku Rasulullah SAW, pasti tidak akan sia-sia baik di dunia apalagi di akhirat, dan pasti 
mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena mengamalkan isi Alguran dan Hadits Nabi 
SAW inilah hakikat dari bersyariat Islam. 


Dari peristiwa ini, maka semakin jelas bagi umat Islam adanya upaya pembodohan terhadap umat 
Islam, yang dilakukan oleh para muthawwi!' yang kini gencar menghalangi-halangi para jamaah 
haji dan umrah agar tidak berziarah ke lembah Uhud. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 914 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Padahal Rasulullah SAW justru mengajak tiga orang shahabatnya untuk berziarah ke lembah 
Uhud, bukan sekedar mendatangi lembahnya, melainkan mendaki gunung tersebut. Hal ini beliau 
SAW lakukan, karena beliau SAW sangat mencintai gunung Uhud yang bersejarah itu. Perlu 
diingat pula, bahwa Beliau SAW mendatangi lembah Uhud ini, karena tidak lepas dari keberadaan 
makam pamanda Beliau SAW yang juga sangat dicintainya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdil 
Mutthalib ra. Untuk membuktikan argumentasi ini, perlu kiranya membuka ulang peristiwa perang 
Uhud, yang terjadi pada awal-awal tahun hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Karena disitulah 
Ummat islam dapat mengenang Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib ra. 


(Penulis adalah alumni Makkah-Madinah 1983-1991, merangkap sebagai Pengasuh Ribath 
Almurtadia Al-islami, Singosari Malang) 


SAYYIDINA HAMZAH BIN ABDIL MUTTHALIB, 
PAMANDA RASULULLAH SAW 


Rasulullah SAW memandang dengan penuh duka dan kesedihan, tatkala menyaksikan 
penderitaan yang dialami oleh Sayyidina Hamzah bin Abdil Mutthalib, sang pahlawan sekaligus 
sebagai panglima perang Uhud, akibat tancapan tombak dan perbuatan mutilasi yang dilakukan 
oleh Wahsyi si budak milik Hindun di saat perang Uhud berkecamuk. 


Penderitaan itu pula yang mengantarkan Sayyidina Hamzah ra menjadi syahid hingga mendapat 
predikat sebagai pemimpin syuhada yang mati di medan peperangan. Beliau adalah pemimpin 
syuhada di dunia maupun di akhirat. 


Di saat Rasulullah SAW berada dalam suasana duka dan kesedihan itu, beliau SAW bersumpah : 
"Jikalau ada kesempatan bagiku, maka akan aku cincang tujuh puluh orang dari mereka orang- 
orang kafir Auraisy!". Namun, pada akhirnya Allah mengingatkan beliau SAW dengan menurunkan 
firman-Nya agar membatalkan sumpahnya itu, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab 
tafsir Ibnu Katsir, yang artinya : “Jika kalian akan membalas, maka balaslah senada dengan 
penyiksaan yang mereka lakukan terhadap kalian, tetapi jika kalian bersabar maka hal itu lebih 
baik bagi orang-orng yang saban" (surat An-nahl ayat 126). 


Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW lebih memilih bersabar dengan tidak membalas 
perilaku kaum kafir @uraisy, sekalipun hati beliau dalam kedukaan yang sangat mendalam, 
mengingat Sayyidina Hamzah, adalah satu-satunya pamanda beliau SAW yang menyatakan 
masuk Islam secara terang-terangan, sekaligus ikut berjuang dan berperang bersama Rasulullah 
SAW. 


Demikianlah, sejak peristiwa itu terjadi, maka setiap kali Rasulullah SAW berziarah ke makam 
Sayyidina Hamzah ra, di lembah gunung Uhud, beliau SAW selalu mengucapkan salam khusus : 
Assalamu Valaikum bimaa shabartum fa nifma Yugbad daan" (Selamat atas dirimu dengan 
kesabaran yang engkau jalani, sesungguhnya balasan di akhirat adalah kenikmatan yang terbaik) 


Lihatlah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umat Islam tentang bagaimana tata cara 
berziarah khusus ke makam Sayyidina Hamzah sang pemimpin para syuhada, yaitu dengan cara 
mengucapkan salam khusus yang disesuaikan dengan isi ayat Alguran, karena turunnya ayat itu 
juga khusus untuk pamanda beliau SAW. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 915 ) 


Bukankah ajaran Rasulullah SAW tentang ziarah ke makam Sayyidina Hamzah ini, teramat 
istimewa dalam pandangan syariat Islam? Tidakkah sangat naif jika para muthawwi' yang 
bertebaran di sekitar lembah Uhud, tiba-tiba mengkampanyekan keyakinan mereka dengan 
mengatakan bahwa berziarah ke makam Sayyidina Hamzah tidaklah disyariatkan di dalam Islam? 
Memang demikianlah ajaran yang selalu mereka lontarkan di depan jamaah haji dan umrah asal 
Indonesia. 


Permasalahan yang timbul, jika keteladanan Rasulullah SAW dalam berziarah, baik ke gunung 
Uhud maupun ke makam Sayyidina Hamzah, sudah tidak dianggap lagi sebagai amalan sunnah 
yang disyariatkan di dalam Islam, maka apakah mereka akan mengatakan bahwa syariat Islam 
yang benar adalah berteladan kepada pribadi pendiri aliran Wahhaby? Atau mengikuti keyakinan 
para tokoh kontemporer beraliran Wahhaby Saudi Arabiah lainnya? 


Sebut saja misalnya perilaku pelarangan kepada jamaah haji dan umrah, agar tidak berziarah ke 
lembah Uhud, tidak berziarah ke makam Sayyidina Hamzah, tidak berziarah ke pemakaman Bagf', 
pemakaman Ma'la, tidak berziarah ke Masjid @uba, dan pelarangan-pelarangan lainnya yang 
menjadi trade mark kaum Wahhaby. Kira-kira yang semacam inikah ajaran syariat Islam yang 
sebenarnya? 


Tentu, umat Islam dapat menyimpulkan, serta mengambil sikap antara meneladani perilaku 
Rasulullah SAW, yang beliau SAW sendiri melakukan ziarah ke lembah Uhud, atau mengikuti 
ajaran Wahhaby yang justru melarang umat Islam berziarah ke tempat-tempat peninggalan Islam 
bersejarah. Antara mengikuti ajaran Rasulullah SAW berziarah ke makam para shalihin seperti 
Sayyidina Hamzah, yang mana beliau SAW juga memberi contoh bagi umat, untuk mengucapkan 
salam khusus saat berziarah ke makam Sayyidina Hamzah ra, atau meneladani tokoh-tokoh 
Wahhaby yang melarang umat Islam berziarah ke makam Sayyidina Hamzah ra tersebut, dan 
yang mengatakan bahwa ziarah ke makam para shalihin bukan termasuk amalan sunnah yang 
disyariatkan Islam. 


Untuk selanjutnya, semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada seluruh umat Islam Indonesia, 
yang tetap teguh memegang madzhab Sunni Syafi'i, sehingga keutuhan dan persatuannya 
sebagai penghuni mayoritas di negeri ini, akan tetap lestari untuk selamanya. Allahumma amiin. 


(Pejuanglslam) 


Ganjar Aja Setiawan 


http://www.pejuangislam.com/main.php?prm-karyagvar-detail&id-33 


0004. HARAMNYA HIPNOTIS ALA UYA MEMANG KUYA 
Deskripsi Masalah 


Di sebuah stasiun televisi (TV) ada sebuah tayangan acara yang berjudul Uya Memang Kuya. 
Dalam acara tersebut seseorang yang telah setuju untuk dihipnotis disuruh menatap bandul 
sebuah lingkaran, kapas yang dibakar dan sebagainya. Kemudian seketika itu matanya terpejam 
seperti orang yang tertidur. Dalam keadaan itu orang tadi dilontari berbagai macam pertanyaan 
baik yang berkaitan dengan pribadi maupun orang lain yang ia ketahui tanpa menyembunyikan 
suatu rahasia apapun. Anehnya ia akan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya tanpa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 916 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menghiraukan apakah yang dibicarakan ada di sampingnya atau tidak. Singkat kata, orang 
tersebut tunduk patuh terhadap perintah penghipnotis. 


Proses hipnotis dalam Uya Memang Kuya di samping mendapat izin dari pihak yang dihipnotis 
juag sebelum tayang telah diperlihatkan dan disensor oleh yang dihipnotis sendiri mana yang 
ditayangkan dan tidak. 


Pertanyaan 
a. Bagaimana hukum hipnotis dalam perspektif figih? 


b. Bagaimana hukum menyetujui untuk dihipnotis dan hukum merelakan apa yang terjadi untuk 
ditayangkan? 


Cc. Bolehkah menggunakan sarana hipnotis untuk menguak sebuah kasus kriminal dan bagaimana 
konsekuensi hukumnya? 


PP. AL-FITHRAH Kedinding Surabaya & Panitia 
Jawaban 
a. Hukum hipnotis dipilah sebagai berikut : 


- Apabila menggunakan perantara yang dilegalkan syariat, seperti hipnotis modern yang 
mengakibatkan dampak seperti tidur, maka hukumnya diperbolehkan. 


- Apabila menggunakan perantara cara-cara yang diharamkan seperti sihir, maka hukumnya 
haram. 


Referensi 
1. At-Tasyri' al-Jina'i juz, 1 hal. 477 
2. Hasyiyah al-Jamal Juz, 7 Hal. 6 
3. Hasyiyah Syabromalisi “ala an-Nihayah, juz 6 hal. 441 
4. N-Mausu'ah al-'Arobiyyah al-'Alamiyyah hal. 5 
1. 477 — INA SAYO JH ai 
akad Oya La JS Jis pall ab LA HL emas ilir audi Upah ia Sal aga Sl ya Ul ya 1 ombak! yi 
sll Jail AISI dh soal ASI Raal Jad Le. jay DB IT IS ANT on Bole ALI Bling ARI Ag gl pdl 2S) el ya 
BI da phi Up beng Gal RRI Rab Ring ang Dog dg “Alai ama Jail STIP AYI el Raga padatan Yg cl 
Lime of 3 AI oia Pa yan) IA 43 Lb Spg LAI SY pas of Gebetan Sud 1) CS sLbYI yaadl os ol, 
SY Ae Sr GI EL oya Aear SU PLS UI A5 it ag La SA SU OP yag "ma AI IL 
Ini adan ul, Soy dalam Y SW ad aa SI al aa) oY togel abadi aa GE —anay al Sg “Padi 
(ST Analis, Bole da0 Oyku IS lg al) ombak! gadi last 3 an aa HA OA old el LT le 
OS SP al can SG KY yag ala Ol Ja af Ud pb US BII OLS ISP Comal pagi AK ya Ika Oil le 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 917 ) 


JUL ola 3 UI Op elu Ol Id B WSGJI Gde Anom jl Apr SL ad) Lu Ol ay ya Jua pall Ol la HUI 
asi ya Un ala 2 Sgiana yed MAS YI Ie oekelud Gal Fila ya Ag VI gi OLS Lag cat del SSI Takan yag 
BUSYI PU Raso Ori aa ena YI Ra Al A5 lela (dg Call AI pad, 


2. 6 — gali 2 Pel Jade Adil 


Jp ag PU OLS Hae AN Anaaki SSS UP Alb yag jl La Ulg oral Sl JS (HA Sea: d) 
(ad! eny UST Ob Bol ai LA pdl ALL Jamal PU CE mg Jd Betul ab Je Uda Ig HL ey 
JI Ala 3 Uebai CL II mel SUS ya Jet Ob Jia Ja gali Jamal ray Il og Sk Ja A33 Hi ia 
pe ja DLH 3 Oa ie) ya deh Ula La Ilatal Calbas A8 dip «pdl SL 


3. 441 — OH jg Ia lb mela LL 


OP AB yag ajal Las Uly ajal (AB Olada yap) Gala Bil Cal (Wara 1 Jp) anal bb yan 3 (bad) 
AE Jamal Ud 3g ma Ja Abis ab de Ulu 9 BOLA E3) Joe Ag pb OLS be AN dna! LIS 
ce dini Ob Jill Jas ol gadi Jlaetanl Gn bela cm Bis Jl A89 63 dada pdl nya Alia OL BI ii EL Aj 
Rana yg 4 Aladel 3 OA Al) ya dah U Ala La Jamal Uda AS 3 ajh XL JAN Fla Glen UR ll MUSI 
kaaah paay MANIS 3 pg Aa pas 


4. 5 — MI Ag Il isya 


Sya! GIA BILA Ing jasad! Chamery Ola Yi Jin pagi Boby de Ela RIAS smbesak! gadi Jilay wAsla 
SE AN 23 gi NA Oli Kao Ae AE Laga Yg EA, LAN 3 pad Gg pebetany SL, 
Oei IN el Cak tipi Skala 3d Blog Lanal Cepu ya gmdbatih! apa OS) LA PUN Ula 3 Ulat pacet 
ca 1) JSI gag ya Bole Jaal SAPI aga Ol le bs ega all R3 Sy HL en pria tg gai h,A 
NISN laa gt ISL VI Comabesih! pegal 3 be Y — JB OT IL — el Ie LEYIY 2S ay KAN 
C3 ay mil le 3 Kenya 2 SR Ul Boleh dia OST tnya lai UI ya ES Olah sera jU Jagil jasa! 
ay UNA pagi HL oya AI, la Aloe Jabon Sat Hyang Of Ja 3 Jali ya EL Il ga yak 
Fl Ilaal cya 2 it 8 ll link Agra 02 Kasad II AI sid mu dl, 

b. Hukum menyetujui untuk dihipnotis dan merelakan apa yang terjadi untuk 

ditayangkan adalah haram, apabila saat seseorang terhipnotis melakukan hal-hal 


yang diharamkan, seperti menceritakan kemaksiatan dan ifsya'ussirri (membuka 
rahasia) yang dipertontonkan sebagai hiburan. 


Referensi 

1. Al-Mantsur fi al-Gowa'id, juz 2 hal. 168 

2. Al-Adzkar & Futuhat ar-Robbaniyah, Juz 7 Hal. 77-78 
3. Faidlul Godir, juz 5, hal. 15 dan 16 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 918 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4. A-Mausu'ah al-'Arobiyyah al-'Alamiyyah hal. 5 
5. Ihya al-Ulum ad-Din, juz 3, hal. 132 
6. Mauidzoh al-Mu minin, juz 1, hal. 293 
7. Fath al-Bari, juz 11, hal. 80 
8. Al-fatawa al-haditsiyyah, juz 1, hal. 103 
1. 168 — 2 GW Hal Gea 
aa Nya Klo se OI. 
2. 78 TI BS PA IU Il pad aa JSI 
ML Cde pay JUN 3 ee alis Jl dl Sl aya Of ga ja la omb pE Ol Un jl Anang, lal II Ol S4 "Jas 
Pon ob Mei jl ot dimas, pel Of Lepas VI maa Y dag OST ga BNI oekgd Tua Uelta Il gag Y Ol ajaaa Jas 
BIS yaaa Il Leah tab GA Koma dag Ulin Gg PI ad peka Lo dalah jl dimana Uya Le daku Ol oles 
Aombuaki oika wak ISL 0S UI oya ya Ja pb YG MS 
or LOL Sp) An OS Vig dnolit pb oya AJI plan SUS Bey pall Kim Any La U ool,a UI UI (laE, J3) 
Ika (dead Aiman, poet Ob dya) Lal Bo pall Ae ang MY pud Vlg WI SAI KAI dry Ie SU ISI SN Wa 
Anil YA ol JELAS AE 3 al Knaalh jl YI Ra Sob yna GNI mowall ya. 


3. 16 — 3 —— HI ME ad mal jas 


Of aje pra Way al dong Used Of oyap Y Ol eyang palg alis Ja Word p& Ul Anang dal ola K3 1 (syal JL 
OK Ely ora yg V3 AA yeug Il Led Aadl SAI Kemah dag jl Lea SE I oya 4 pelan La Upin Le 2 dala 
S9 oya pe Ja din Yg Jual AE Y el jaim VI Balok! dor Se a33 SI pegas HASIL 2 Ill JB Rolali sy 

ale Sa di TE Cibsah peti end Ola, 3 ll, 


4. 15 — 3 — HI ME ab mal jas 


6278 — dada Jeli mey Apar Ga MAS An ya Ogilaa Y Kanal ayal CE er AI VI Bln GA JS) 
ce cerai Om UU La ella Alan Opal dia Jaong Gnnlalh Couondlh Liang patas ALE SAI SIA, Ale ab (le ya 

SI (amat H) La Oles Jalik Joel Jang ON) A515YI9 JLBYI csi Ole ya Ola) dale dani Bose mb Odang LI 
Lb Ay NAS US) Jl Tak ca Sya Ly ja Lan Ud HI ga GS las Ijah Al ajar SB) Cell G Jauh 
JB AI En Bg dala Abah (SAI ADI jaan Aa Aa Tilas MMS SN A3 le (SA aa HS many Ay 0 ag 
Anh) Alor ojo dale Jdily dad pall Hak al M3 II Sail Op ag Ella deylor JI Urenail Oliglor Lagi cell jl Ans 


AN jl. 


5.132 —»0 3 — 4 pas el) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 919 ) 


Jl ea Tah TEE SI JG 2 BAN, Hold! GL Okey eldiYI oya AP Ul M5 Gaga yag mall elis) js Ai BI 
Bang HAB OLI ea OP eyaadel lg Hilal Kiat Sad Uillan JU4 UUT ge el, 


6.293 ——» JSI 2 adl nie sll oya Urin AN Alas ya 


JEJI ua 3) Budi JB BALI, Bal GL Ugly ebay! oya dd Ul AS Gain yag nadi elas) 3s AI BY 
Je ad SU Ol ily heh dh OS ISI al yag Bikes dl e LAS Ailal (Sig Cddu Ainy Hilal ed oa P Ega 


7. 80 — 3 Aa SAN 2 Al pam cal — SI H3 


Lapis AI gaby Rab Anas 3 AAS Lega Ad S3 (OA pel Ml ISP Aeelo yag pg Oa Sah Om aU ob d3) 
A8 ya dag Hbd 0 pel Ui Ay AR AS UU LI 3 3 Ledlus WU Lae U emo FEE dl ag US 3 
BP oya HE SAI Gak OY jille Alah da Amel pa dell Boom Jl oya JB Age BUJI Ig BULI O Ab bi pa 
Pai de Ba dh SSI) adl ola Oa Y di dg JB Kol Aka Tila Us Sg CAS RELA SJ ya ILY Ar 
Gatal Lali ph po Ai) eygake SUS peind Usir FA! lum Bukaan UT pb pel PNJ) lal Ue WU Ojh yhpat y Rabb OY 
Oya SAI de ja La diy ISL mal el jar dad Jgia OT Bold Soe SNI GS UT ob pet bah lag US ya 
SAS Lah YIy OLS pdl 3 PSI OY 3 na 


SE ke (SSI y Bole Jln JNE Aiekon Aas SI (JESSI ) G NAS ga 1 Og dal, AS JLN UT, 
SUS Ega ya Jd Uas af Lalin ya ge Lain Lon da Oki yana oh Aetah SAVI Mondy Ot lagi ji Anang 
Yen GIS) JB (lag Ale AI Clan) il Old Cg) Teelhak! Olla Cena ISI 0,4 ily € yan ya Jd ol DB 
MAS MAS Reny Kelas ONE L 1 Jd Ale Ilas  jian Sby gama & Nae Jade or Jang Ol Syam! ya Ol € ayam 
INA Gde oran OS donk! WS cek I3| dal SUN Ja Of SBB «Gg (A0 AN jim IAI emas jay Any Oia OLI) 

Las Lglta solali 4S Of Sail € La al (SSI Jai Lah dilay € oeal Y) nela ya alas Le Hu Ol, : Jd ol 

S3 Pa LayAy AJI Lam Spg rab Lae 0,3 Lelal Anyg da5 Salad erki La JS Layoui cola Ol jalal, «S3 

Saka DI Ra SIN JS Ot CegaI JNEE Cet LA € ah Ara IL Por dg BS ya Jaa VI 4 so 

Ale Pr Vla Ur S3 2 otg 6 AKI Age Is Anal. 

c. Boleh, dan hanya bisa digunakan untuk wasilah mencari bukti-bukti awal dalam 


penelusuran kasus. Bahkan menurut madzhab Maliki bisa digunakan untuk mencari 
gorinah yang mengantarkan kuatnya dugaan sebagai alat penetapan hukum. 


Catatan: 


Rumusan di atas adalah dalam pernyataan selain igror. Sedangkan mengenai igror, sementara 
belum disepakati musyawirin. 


Referensi 


1. Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 276-277 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 920 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Ath-Thurug al-Hukmiyyah, hal. 97-100 
3. Thoro'ig al-Hukmi fi asy-Syari'ah, hal. 352 
4. N-Ahkam as-Sulthoniyyah, hal. 219-220 
5. Al-Figh al-Islamiy, juz 8, hal.6127-6128 
6. Al-Mausu'ah al-Fighiyyah, juz 4, hal. 95-96 
7. Aurrotul “Ain, Juz 7 Hal. 317-318 
T 227T DO SA AN 


AAL ji Ue5S adil US Jana 33 Ja Rig Upah CAST P Ca PI ye 3 yeah Rela (Alai EL (SD Ula) 
Ugad La SIS Lea OB ya UP Snail y HIYANY ma yA AS BAU Ol el dy Leluain ASI Sia | 15 2G 
Ulang ya dab dam SI led Jaka OT pil add Gr Bolang ab Y dala Sold, SI Lo Juni 
SAI ASLI Ka Ia gal las pa padi Aj dad SU Sa Uli Yel Bp bs abs 4 Jual ye 
Il SAY! Olla Ray Aleelai Pj alat Gi ISI kacang OT 2 at Alan SL ISI Sal 33B dil Mery ly Meong Ala 
Sin Oky teman SI dan SAN 33K Jaa Ula Ad Udi Sby Tit Ra Se Sa S3 
ab Jing Ray @arlus P3) lis Uji OS IS) alan olazek JILII korg menja ab Yg balas Bli S5 yag Ken JAN JE 
0gb any Abe Um BP HP oya d1 SIN Jail dong Cah NAS ja lagi ab SUS bj de JAN OY 0pd Jani dori ia dls 
ALAN Of Comal AI Aagg AI ang dl ye Kang dablgl Siah Oky At gi3 Ih alat Sold J1 yo ALA ema 
IL 3 Cerah JI SAI Tanya la GAY ye AI 3 ol Alaia OT datar) IST Jab S4 US II 
Jasa) DI yinad PELAII Kandl Ali ye OS Of dabel S3 ab oya SB Renang SL adl nas AS, pol 3 JE, 
Aam y9 Olesi Aa LS Ab peta Aale HAB Uya Olg Jd 3 pati SL ISU RN GS Ahley AI GERY DI 
oa AA SAI SI If Ona Oleh Bo 3 ISI diy La VI SAY ap SI nb Am MU adl SL Oa 
LP bang Sl Ob oa me LL Ul HA) Waah AS bali 3 Pa Ah A4 HAN IIS AS yIL dd) JUAN lali 
PS ay al al, JAMI, anal Of Vla alah "GA medali gag Ulin ole" Alai BOLA Ale J3 aa Hasi 
Ola Ja dero dong SE dil Legjain Lab Ubi olis Uji OS Oly dala hekaina Upi al SL Old JA Y Woles 
BAYI 0P JB Lay Kap al Jl lal Ba GALA 0 dpl ab Jane alas Jing VI Jasad Al Sl Go Ea as 
ARI SU Jas olasel jl jar Jan ye mal Ba pai AS Anyar) Lab AS Ja Sad Jelh ASIA 9 Snled Jr oa WIL 
DN Ragi elit Y Jadi daley Hindi pena Ag obi SAI yag JB dalil oled Job S0 SAN 


2. 100 - 97 — SM II 

Lain Aoely JS Gelam 3 dai Gal II Ge BAU LAI JI Nabi (A3 bis Ul may MLS el ly 
Je Craadly AALESIy Ba ga Fl Era g JSI 9 Bel adly IIS H4 US 0g ya LC mn Sal Ol gg ala 

Le Iin sa Olla Jae OI oa BS IL Kail Uaa Jar ball Of palang SPMI mei BS as OA 

Anal Ugale Ada lg Ad Olg LAM dg Ngak UJI Ge dal Rate JA Helena Jaong —JU Of Jl dad2y shower SAY 

Ilang —JB Of II Gasaledi, JIYI Dps Ue,b de Ae AT W oldy edi Amil, Iglaon y Sole uya Geuol Ja Iglaor Ja 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 921 ) 


S3 SI aya Lai Jas A3 RASUL & 3 3 SUN SLLYI patah eyad sebal di Igidy ma Ol oya AT Ang adl 3 
OA oa LS 


3. 352 — ago 0 dara 2S AYI RS 3 SH Hb 


Bonkatay A2 ya 8 yeorly Jilay ASI eladl Asal yg SAT gada hand Ig Add ALAN GP SA Good Cdi 
Jb Lain dale Cal La pai Sila Rab ALA Oetldi Uiaag Ul La don JI AE AS Ras Ola JI US hey 
SE grab G9 BLN ST bejbs AA Old L SY Ob BU Jai GAY RA el) Ola 

JI oa 3 PI Owen Gal MLS Bls) CA oa SI NIP GAS Lanag Maa Sue JST 
Lemas Roma emil City SUS pb Una pall Het 3 Kain YI 8 pr JI Ugalanzal Anal Jilay LLuadl Ob ade, —JG of 
kamadl Oia UT oU csi ISP dad lada OS SUS JI Lag Dia, SILANG OLIBYI GW Jaa de ed TP A33 
OP 3 Ol Lanal Je SIN GB oolasel Ono Holi leg Yus Lal pel A8 oya OLS ISI AS G Unekasel Cnaa asu mol 
Se ahiy BUS debt Lag says Kawadl Jan 3 TAB BL uya gl Vla! 


4. 220-219 —.» 250k Ai 


GIE laa oya Sma AL aa SAS WI dangan ika D Hleoi 1 ppt Yly BEKU pg me Jak Ol HN Ol LIL, 
bila @olezorly ALI SL Uda Sia yag JAS. Uma Ja on JB Oj gema Y Ap yet paka KASI y gl pia dangan OI 
IA DN ni Oo pati mi Ol Rae 3 aU j3 Ol ALI ng GE Taat Lt OT Bl md de 
CE ON AY SA Ono Op Ale yo Lai All pas Lag mia yag BL UP Alyah SB Las dl ye Gurah oke 
Oy GI AYU Iya OLS soleh ISI 2) Aktual do dai Oa LL Aly Ul ye Bakal Opo Oly  O 
jagal opoldly JL Of Jl ola Ol SINI JLSYG Jiang Of dls Ganas | Odang f3 JSI BY! de pas Op JJ 
Ol Ale Gang Yg Unand Byiny Uli Al IjAA Lag Yo 02 HESI G Ale Usdlisy dl aa pel II 30 
JI OLYI ja Of Yg Gm p3 Gde Ant Soko Bli omady AiUaladI Ragell 3 AL OLYIS Hasil, Ge) INUL lag 
Kp 

5. 6128-6127 — al bl dy! aa 

ce Ha dale Jaa Lis Uh OJUS BAU BT JS Gd elang Lagian sada Ie IAI AAN aa Al Aa AI Al Ia 
AI On Bigo Al Jong Ol dl Sla05U Lalu geli Sy yaa Alb ya Aang Ol aya ya AA 3 Y dl Suyadi Nila 
SBI aya Wasit! jl Ah AI GALANG Adel Rab USU embas pb KA IS If Ul — JB of Jl — ab AI all 

do al a Jeda denga d9 PUN US pil ga pegal Aoa KL Lena a Da Aa UP Ormoleall SLBII Usai el 
dala 3 Y) pelet 3 Yg Oleaddk Tyas UI adl 3 GELI OA elekiI ppi Jae SAY Sail Gala WS ah 
LUAR Oyong AS due Tenan JI) Rd DIA Gusi GUS SL) Gay Glajly eladll £ pnya 3 bU 
Lis ARI GA 

6. 96-95 —2 jig mal 0 Pl Tgk R0 ya yh 


Of II ASIN Rel m3 AAS ag ja! ot Laga plis Yo Ab OTG el 0g SY — 14 :20gIU padi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 922 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PAI 3 se dil dis pisan jl Amal Coli Ja da lagt SJ dil le ka ea ISI aah aya SI eU 
GT ea JL Sya OLS Of dgan ajaa Jr oa JAE DU Sg, all Uya OLS Of Eka ali Of NG) Ialud 
Bot dB Jani delay Oa gag SAI yag #IPY Car jl j3 Ga Wek) jae 0 yemdU Lan OS Of ajal HK 
benahi JU Ja laka mod Syok Omeen jer IPP HMS yg Jail Gel adah red pmdll Gyyaa ek OS If any dl 
Yg GEA Jang HL Ce ola ain 3 ale SAN Of 2d Onkemhi Had 20ET RAY ya bet Kanada Lag Ha al 
Alb p pel! ya dn yang SID) ale la Ol AS yag RAI ya RP Yg RV RAY ya An Y Lanka DASI Je Ida ali op 
JI SyeS OS Of Ragi Pl AS Hadid JB BAYI UNY el dala AI bo AD Sya) yepad WE Lem Unle Jali 
SPB aa dah AA Sad IN yeiaa OLS ISI Lal Uoely Jae jf eny yiaa Bale 


TAS 318-317 — yel 


PB dong It GAN mail! le LS ya ta dala ema dy ne Ba il JB Laga (BI yaah Sedia (SIP) 
Ialah M3 ea (AA) lag SUN oya HI SK AAN US ya saela JI ja WI OS Jl snyyel Uya 
AAL SA Rn HS balI Jas Ola Juni 3 Uye oil NAN 3 pad! OLS ai Ragil Korg! Jl VI, GL de 

Yg Re 3 yag meri LE Ca Lia mer Ud nb II SOLUSI Semak Of BU le GA al JB OLI, 

Ani yes dakag Apel € Anole RSJUI US JB Lesanng Ang IS lal Ugale ce) Jalan 38 Jaa slr ay U SI 3 Se 
J8 ayal III, dna as Pay e) aula alas Ya & Jl jas Gea dagu! —— Ju ot B1 ag PN Ha Pala) S3 
Bana Aa Yg CB SA III AS ma WS da JP seb INN As JB RA) yng OPEN, ya, 
Lgi pb Anil) dita dry ya Ae AB LH yry OPSI Amoy Leto, ai. 


0006. WALIMAH KEMATIAN BID AH ? 


Budaya selamatan setelah hari kematian seseorang dengan tahlilan dan walimahan—baik dalam 7 
hari, 40 hari, 100 hari atau 1000 hari—adalah salah satu budaya masyarakat Nahdhiyyin di 
Indonesia yang sangat diingkari oleh kaum Wahhabi dan yang sefaham dengannya serta dituduh 
sebagai budaya bid'ah dan sesat. 


Berbagai buku yang bermuatan kritik dan hinaan terhadap budaya tersebut banyak ditulis oleh 
orang-orang menisbatkan dirinya penganut faham salaf atau Wahhabi. Mereka juga mengatakan 
dan memberi bukti tuduhannya bahwa budaya tersebut adalah warisan budaya agama Hindu, 
terbukti dengan diadakannya konggres yang dilakukan oleh petinggi-petinggi umat Hindu se-Asia 
pada tahun 2006 di Lumajang, Jawa Timur. Dan salah satu point pembahasannya adalah 
membicarakan tentang ungkapan syukur atas keberhasilan menyebarkan budaya acara-acara 
setelah kematian seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. (Lihat buku Mantan Kyai NU 
Menggugat Tahlilan, Istighatsahan dan Ziarah Para Wali, karangan H. Mahrus Ali ) 


Berikut ini, akan kami kupas hadits dan dalil tentang melaksanakan budaya di atas. Jawaban 
tentang masalah ini kami ambil dari kitab @urrah al-'Ain bi Fatawi Isma'il Zain al-Yamani halaman 
175 cetakan Maktabah al-Barakah dan kitab al-Hawi lil Fatawi karya al-Hafizh Jalaluddin as- 
Suyuthi juz 2 halaman 179 cetakan Darul Kutub, Bairut. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 923 


Syaikh Isma'il Zain al-Yamani menulis sebagai berikut (kami kutib secara garis besar): 
Dalam Sunan Abu Dawud hadits nomer 2894 dituliskan: 


Be Tp AB jln Ba aa Bh ga 
NENAAN SA KAA BEE APA ROE YA KOTA IVA Dengan ad nd IG da 
SKA Mia Te Jie 


“Muhammad bin al-'Ala' menceritakan dari (Abdullah) bin Idris dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya 
(Kulaib) dari seorang laki-laki Anshar (shahabat), berkata: "Aku keluar bersama Rasulallah 
berta'ziyah ke salah satu jenazah. Selanjutnya aku melihat Rasulallah di atas kubur berpesan 
kepada penggali kubur (dengan berkata): Lebarkanlah bagian arah kedua kaki dan lebarkan pula 
bagian arah kepala!” Setelah Rasulallah hendak kembali pulang, tiba-tiba seseorang yang menjadi 
pesuruh wanita (istri mayit) menemui beliau, mengundangnya (untuk datang ke rumah wanita 
tersebut). Lalu Rasulallah pun datang dan diberi hidangan suguhan makanan. Kemudian 
Rasulallah pun mengambil makanan tersebut yang juga diikuti oleh para shahabat lain dan 
memakannya. Ayah-ayah kami melihat Rasulallah mengunyah sesuap makanan di mulut beliau, 
kemudian Rasulallah berkata: "Aku merasa menemukan daging kambing yang diambil dengan 
tanpa izin pemiliknya?!” Kemudian wanita itu berkata: 'Wahai Rasulallah, sesungguhnya aku telah 
menyuruh untuk membeli kambing di Bagi, (TJ tapi tidak menemukannya, kemudian aku mengutus 
untuk membeli dari tetangga laki-laki kami dengan uang seharga (kambing tersebut) untuk 
dikirimkan kepada saya, tapi dia tidak ada dan kemudian saya mengutus untuk membeli dari 
istrinya dengan uang seharga kambing tersebut lalu oleh dia dikirimkan kepada saya.' Rasulallah 
kemudian menjawab: 'Berikanlah makanan ini kepada para tawanan!” 


Hadits Abu Dawud tersebut juga tercatat dalam Misykah al-Mashabih karya Mulla Ali al-Gari bab 
mukjizat halaman 544 dan tercatat juga dalam as-Sunan al-Kubra serta Dala'il an-Nubuwwah, 
keduanya karya al-Baihagdi. 


Komentar Syaikh Ismail tentang status sanad hadits di atas, beliau berkata bahwa dalam Sunan 
Abu Dawud tersebut, Imam Abu Dawud diam tidak memberi komentar mengenai statusnya, yang 
artinya secara kaidah (yang dianut oleh ulama termasuk an-Nawawi dalam mukaddimah al- 
Adzkar) bahwa hadits tersebut boleh dibuat hujjah, artinya status haditsnya berkisar antara hasan 
dan shahih. Al-Hafizh al-Mundziri juga diam tidak berkomentar, yang artinya bahwa hadits tersebut 
juga boleh dibuat hujjah. 


Perawi yang bernama Muhammad bin al-'Ala' adalah guru Imam al-Bukhari, Muslim dan lain-lain 
dan jelas termasuk perawi shahih. Abdullah bin Idris dikomentari oleh Ibnu Ma'in sebagai perawi 
tsigah dan di katakan oleh Imam Ahmad sebagai orang yang tidak ada duanya (nasiju wahdih). 
Sementara “Ashim, banyak yang komentar dia adalah perawi tsigah dan terpercaya, haditsnya 
tidak mengapa diterima, orang shalih dan orang mulia penduduk Kufah. Sedangkan laki-laki 
penduduk Madinah yang di maksud adalah shahabat Nabi yang semuanya adalah adil tanpa ada 
curiga sama sekali. Dari keterangan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hadits di atas adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 924 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadits hasan yang bisa dibuat hujjah. 


Sedangkan dari sisi isinya, hadits tersebut mengandung beberapa faidah dan hukum penting, di 
antaranya: 


2 Menunjukkan mukjizat Rasulallah yang dapat mengetahui haram tidaknya sesuatu tanpa ada 
seseorang yang memberi tahu. Oleh karena itu, al-Baihagi dalam Dala'il an-Nubuwwah 
menyebutkan hadits ini dalam bab Mukjizat. 


2 Jual belinya seseorang yang bukan pemilik atau wakil (bai fudhuli) adalah tidak sah dan bathil. 
Oleh karennya, Abu Dawud menyebutkan hadits ini dalam Sunan-nya di bagian bab Jual Beli. 


2 Akad yang mengandung syubhat seyogianya dihindari agar tidak jatuh pada limbah keharaman. 


2 Diperbolehkannya bagi keluarga mayit membuat hidangan atau walimah dan mengundang 
orang lain untuk hadir memakannya. Bahkan, jika difahami dari hadits tersebut, melakukan 
walimah tersebut adalah termasuk gurbah (ibadah). Sebab, adakalanya memberi makan bertujuan 
mengharapkan pahala untuk si mayit -termasuk utama-utamanya gurbah- serta sudah menjadi 
kesepakatan bahwa pahalanya bisa sampai kepada mayit. Mungkin pula bertujuan menghormati 
tamu dan niat menghibur keluarga yang sedang mendapat musibah agar tidak lagi larut dalam 
kesedihan. Baik jamuan tersebut dilakukan saat hari kematian, seperti yang dilakukan oleh istri 
mayit dalam hadits di atas, atau dilakukan di hari-hari berikutnya. (Mungkin maksud Syaikh Ismail 
adalah hari ke-7, 40, 100 dan 1000). 


Hadits di atas juga di nilai tidak bertentangan dengan hadits masyhur berikut: 
elata bata ui al Selasa Ie gali di bable Yasa JO Tonaal 


“Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena anggota keluarga yang wanita sedang sibuk atau 
anggota keluarga laki-laki sedang sibuk.” 


Menurut Syaikh Isma'il, hadits tersebut (keluarga Ja'far) ada kemungkinan (ihtimal) khusus untuk 
keluarga Ja'far, karena Rasulallah melihat keluarga Ja'far tersebut sedang dirundung duka 
sehingga anggota keluarganya tidak sempat lagi membuat makanan. Kemudian Rasulallah 
menyuruh anggota keluarga beliau untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Selain itu 
juga, tidak ada hadits yangsharih (jelas) yang menjelaskan bahwa Rasulallah melarang bagi 
keluarga mayit membuat hidangan atau walimahan untuk pentakziyah. 


Pernyataan ini dikuatkan dengan riwayat dalam Shahih al-Bukhari dari Aisyah: 


Lio) bli Yi HE PLN SNN aa Lelah Uya « ed S3 PS idle Io el LL ye 
AA Ji AS JP IE AI SS di Wa ln SAN 
Dadi jang al AA NA Kama Re daa 

“Dari Aisyah, istri Rasulallah, ketika salah satu keluarganya ada yang meninggal, para wanita- 
wanita berkumpul dan kemudian pergi kecuali anggota keluarganya dan orang-orang tertentu. 
Kemudian beliau memerintahkan untuk membawakannya periuk berisi sup yang terbuat dari 


tepung yang dicampuri dengan madu kemudian dimasak. Kemudian dibuatlah bubur sarid dan sup 
tadi dimasukkan ke dalam bubur tersebut. Lalu beliau berkata: "Makanlah makanan ini karena aku 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 925 ) 


mendengar dari Rasulallah bersabda bahwa bahwa sup dapat melegakan hati orang yang sedang 
sakit, menghilangkan sebagian kesusahan.” 


Orang yang mengerti kaidah syari'at berpandangan bahwa walimah yang dibuat oleh keluarga 
mayit adalah tidak dilarang selama mereka membuat walimah tersebut karena tagarrub kepada 
Allah, menghibur keluarga yang sedang mendapat musibah dan menghormat para tamu yang 
datang untuk bertakziyah. Tentunya, semua itu jika harta yang digunakan untuk walimah tersebut 
tidak milik anak yatim, yakni jika salah satu keluarga yang ditinggalkan mayit ada anak yang masih 
kecil (belum baligh). 


Adapun menanggapi perkataan (hadits) al-Jarir bin Abdillah yang mengatakan bahwa berkumpul 
dengan keluarga mayit dan membuatkan hidangan untuk mereka adalah termasuk niyahah 
(meratapi mayit) yang diharamkan, Syaikh Isma'il memberi jawaban: “Maksud dari ucapan Jarir 
tersebut adalah mereka berkumpul dengan memperlihatkan kesedihan dan meratap. Hal itu 
terbukti dari redaksi ucapan Jarir yang menggunakan kata niyahah. Hal itu menunjukkan bahwa 
keharaman tersebut dipandang dari sisi niyahah dan bukan dari berkumpulnya. Sedangkan 
apabila tidak ada niyahah tentu hal tersebut tidak di haramkan.” 


Sedangakan menjawab komentar ulama-ulama yang sering digunakan untuk mencela budaya di 
atas(2| (tentang hukum sunah bagi tetangga keluarga mayit membuat atau menyiapkan makanan 
bagi keluarga mayit sehari semalam) yang dimaksudkan adalah obyek hukum sunah tersebut 
adalah bagi keluarga mayit yang sedang kesusahan seperti yang dialami keluarga Ja'far. Oleh 
karena itu, tidak ada dalil tentang hukum makruh membuat walimah oleh keluarga mayit secara 
mutlak kecuali dari (memahami) hadits keluarga Ja'far dan hadits Jarir di atas. Ada kemungkinan 
juga ulama-ulama tersebut belum pernah melihat hadits “Ashim di atas yang menerangkan tentang 
bolehnya membuat walimah bagi keluarga mayit. 


Al-Allamah Mulla Ali al-@ari mengatakan: “Zhahir dari hadits “Ashim tersebut menentang apa yang 
diputuskan oleh para ulama kita (ashhabuna) tentang dimakruhkannya membuat walimah di hari 
pertama, ketiga atau setelah seminggu.” 


Adapun dalil bahwa pahala shadagah yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai kepadanya 
adalah riwayat al-Bukhari dari Aisyah: 


On. 0 2900 38 0ow- 90 No 2200000 W 210 2 Una On 2 aa 3 0-0 — 40 “3 w Pan Td Oo AA w “w 2... .w 
PA JB Les Ss Oj Al Pa ebi en Pb, Uni Sa ad Ol lh Ale At Jo eU JL Sr) Of 


“Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulallah Saw.: Ibu saya telah meninggal, dan aku 
berprasangka andai dia bisa berbicara pasti dia akan bersedekah, maka apakah dia mendapat 
pahala jika aku bersedekah untuknya?' Rasulallah menjawab: 'Benar.” 


Hadits shahih ini adalah hujjah tentang pahala shadagah yang sampai kepada mayit. Maka dari 
itu, pembaca jangan terperdaya dengan 'pandangan' H. Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul 
Mantan Kyai NU Menggugat Tahlilan, Istighatsahan dan Ziarah para Wali. Mahrus Ali mengatakan 
bahwa hadits-hadits tentang pahala shadagah tersebut adalah dha'if dan secara isyarah dia 
melemahkan hadits shahih al-Bukhari di atas. Sungguh brutal dan 'ngawur' sekali! Bukan dalang 
tapi mendalang. Bukan ahli hadits tapi menilai hadits. Apalagi sampai mendhaifkan hadits dalam 
shahih Bukhari yang mempunyai sanad (bukan mu'allag) dan sudah menjadi kesepakatan ulama 
termasuk hadits shahih. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 926 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Fatwa as-Suyuthi: 


Terdapat keterangan ulama bahwa mayit difitnah (ditanya malaikat Munkar dan Nakir) di dalam 
kuburnya adalah selama 7 hari (setelah hari penguburan) sebagaimana tersirat dalam hadits yang 
dibawakan oleh beberapa ulama. Hadits yang dibuat landasan tersebut adalah: 


1. Hadits riwayat Ahmad dalam az-Zuhd dari Thawus. 
2. Hadits riwayat Abu Nu'aim al-Ashbahani dari Thawus. 


3. Hadits riwayat Ibnu Juraij dalam al-Mushannaf dari “Ubaid bin “Umair (sebagian 
berkomentar dia adalah pembesar tabi'in dan sebagian yang lain mengatakan dia 
seorang shahabat). Al-Hafizh Ibnu Rajab menisbatkan pada Mujahid dan “Ubaid bin 
'Umair. 


Hadits-hadits tersebut adalah: 

w £ Bon 0 no DL 0 0g 0 .. 00. - 0 Se 0 - “keke Pa - 0. 30 LA. 0 8. 0. 
Of uang JB JB Oleia 5 am II US JL poli op ia Udan ad Aaj LS 3 tan AI ad Jai up dai pl JU 
ji 1 Ke Lee 0 X0 3 ta 10 5 Pe PA Fa Tg P3 - 304 3 

(ENI Lb 433 | parka Of O pentag LSI Laga mayya (d Opsi ali 

0. 90 , 0 2 0 30. - .. ae. 900 R90 9 80x 2 0 Pad - o 0, Pad -. o 0-4 Ie 3 0. 
ras Ui mid Gg ea UG ah UC aa Kat egg Ap UE SL op KG al Hae Wol pai al Tailodi JL 
G big DAR, 0 0Lo- -.0 1 o . #0 De AG Pa Ya ji - 304 La Sea £ Aan 2... 3 04 
PUN LL pit pns Ol O yentang ISS Las ey 3 gita Sya Ol Gagal JG JG Oleiua 


AA aa Oh 
“Imam Ahmad dalam az-Zuhd berkata: "Hasyim bin @asim bercerita kepadaku dari al-Asyja'i dari 
Sufyan dari Thawus, dia berkata: Sesungguhnya mayit di dalam kuburnya terfitnah (ditanyai 
Malaikat Munkar dan Nakir) selama 7 hari. Dan mereka menganjurkan supaya membuat 
(walimahan) dengan memberi makan (orang-orang), (yang pahalanya dihadiahkan) untuk si mayit 
tersebut di hari-hari tersebut.”Selanjutnya hadits riwayat berikutnya adalah sama secara makna. 


Sebelum membahas isi dari hadits ini, marilah kita bahas terlebih dahulu diri sisi sanadnya, 
sehingga kita akan tahu layak dan tidaknya hadits ini untuk dibuat hujjah. 


1. Perawi-perawi hadits yang pertama adalah shahih dan Thawus adalah termasuk 
pembesar tabi'in. 


2. Hadits yang diriwayatkan dan tidak mungkin dari hasil ijtihad shahabat atau tabi'in 
hukumnya adalah marfu' bukan mauguf, seperti hadits yang menerangkan tentang 
alam barzakh, akhirat dan lain-lain sebagaimana yang sudah maklum dalam kaidah 
ushul hadits. 


3. Atsar Thawus tersebut adalah termasuk hadits marfu' yang mursal dan sanadnya 
shahih serta boleh dibuat hujjah menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad secara 
mutlak tanpa syarat. Sedangkan menurut asy-Syafi'i juga boleh dibuat hujjah jika 
ada penguat seperti ada riwayat yang sama atau riwayat dari shahabat yang 
mencocokinya. Syarat tersebut telah terpenuhi, yaitu dengan adanya riwayat dari 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 927 


Mujahid dan “Ubaid bin “Umair dan keduanya seorang tabi'in besar (sebagian 
mengatakan “Ubaid adalah shahabat Rasulallah). Dua hadis riwayat selanjutnya 
adalah hadits mursal yang menguatkan hadits mursal di atas. 


4. Menurut kaidah ushul, kata-kata “mereka menganjurkan memberi makan di hari-hari 
itu” adalah termasuk ucapan tabi'in. Artinya, kata “mereka” berkisar antara shahabat 
Rasulallah, di zaman Rasulallah, dan beliau tagrir (setuju) terhadap prilaku tersebut 
atau artinya adalah shahabat tanpa ada penisbatan sama sekali kepada Rasulallah. 
Ulama juga berselisih apakah hal itu adalah ikhbar (informasi) dari semua shahabat 
yang berarti menjadi ijma' atau hanya sebagian dari shahabat saja. 


Dari hadits di atas dapat difahami dan digunakan sebagai: 
1. Dasar tentang i'tigad bahwa fitnah kubur adalah selama 7 hari. 


2. Penetapan hukum syara' tentang disunahkannya bershadagah dan memberi makan 
orang lain di hari-hari tersebut. Serta, dapat dijadikan dalil bahwa budaya memberi 
makan warga Nahdhiyyin saat hari pertama sampai hari ketujuh dari hari kematian 
adalah terdapat dalil yang mensyariatkannya. 


As-Suyuthi juga mengatakan: “Sunah memberi makan selama 7 hari tersebut berlaku sampai 
sekarang di Makkah dan Madinah, dan secara zhahirnya hal itu sudah ada dan tidak pernah 
ditinggalkan masyarakat sejak zaman shahabat sampai sekarang. Dan mereka mengambilnya dari 
salaf-salaf terdahulu.” 


Al-Hafizh Ibnu “Asakir meriwayatkan dari Abul Fath Nashrullah bin Muhammad bahwa Nashr al- 
Magdisi wafat di hari Selasa tanggal 9 Muharram tahun 490 hijriyyah di Damaskus dan kami 
menetap di makamnya selama 7 hari membaca al-Guran sebanyak 20 khataman. 


Adapun melakukan acara 40 hari, 100 hari atau 1000 hari dari kematian dengan melakukan 
tahlilan dan bershadagah memang tidak ada dalil yang mengatakan sunah. Namun demikian, 
melakukan budaya tersebut diperbolehkan menurut syariat. Dan seyogianya bagi yang 
mengadakan acara tersebut tidak mengitigadkan bahwa hal tersebut adalah sunnah dari 
Rasulallah, tetapi cukup berniat untuk bershadagah dan membacakan Al-@uran, yang mana 
pahalanya dihadiahkan kepada mayit, sebagaimana keterangan di atas. 


Sedangkan untuk menanggapi syubhat dari H. Mahrus Ali yang mengatakan bahwa tahlilan 
kematian dan budaya 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari adalah budaya Hindu dan 
melakukannya adalah syirik karena menyerupai orang kafir (dia juga membawakan hadits tentang 
tasyabbuh riwayat ath-Thabarani dan Abu Dawud), kami menjawab sebagai berikut: 


1. Sebagian dari pernyataannya tentang acara selamatan 7 hari yang katanya adalah 
merupakan salah satu dakwah (ajaran syari'at) umat Hindu sudah terbantah dengan 
hadits-hadits di atas. 


2. Andai anggapan tersebut benar adanya, bahwasannya budaya walimah kematian 7 
hari, 40 hari dan sebagainya tersebut adalah bermula dari budaya warisan umat 
Hindu Jawa, sebagaimana yang di yakini oleh bebarapa Kyai dan ahli sejarah babat 
tanah Jawa, dan di saat ajaran Islam yang di bawa Wali Songo datang, budaya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 928 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tersebut sudah terlanjur mendarah daging dengan kultur masyarakat Jawa kala itu. 
Kemudian dengan dakwah yang penuh hikmah dan kearifan dari para wali, budaya 
yang berisi kemusyrikan tersebut di giring dan di arahkan menjadi budaya yang 
benar serta sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan diganti dengan melakukan 
tahlilan, kirim do'a untuk orang yang telah meninggal atau arwah laluhur dan 
bersedekah. Maka sebenarnya jika kita kembali membaca sejarah Islam 
bahwasannya methode dakwah wali 9 yang mengganti budaya Hindu tersebut 
dengan ajaran yang tidak keluar dari tatanan syariat adalah sesuai dengan apa yang 
di lakukan oleh Rasulallah yang mengganti budaya Jahiliyyah melumuri kepala bayi 
yang di lahirkan dengan darah hewan sembelihan dan diganti dengan melumuri 
kepala bayi dengan minyak zakfaron. Apa yang di lakukan Rasulallah tersebut 
tersirat dalam sebuah hadits shahih riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak, Abu 
Dawud dalam Sunan-nya, Imam Malik dalam al-Muwaththa' dan al-Baihagi dalam 
as-Sunan al-Kubrayang semuanya di riwayatkan dari shahabat Abu Buraidah al- 
Aslami berikut: 


12010 33 One Ie ye 3 0x2 #3 0. wd - 0 Iu... Wan 2 2 Sa ge 2 Mn £ de 3... 3 w - 0 “3 
Oljis jp tendaliy daa) Gong BULE api US pl AI slor Lali Ugaka deal Fabel y BL 3 (ME Vas Al, IS) Relatadi 3 LS 


“Saat kami masih hidup di zaman Jahiliyyah: saat salah satu dari kami melahirkan seorang bayi, 
maka kami menyembelih seekor kambing dan kepala bayi kami lumuri dengan darah kambing 
tersebut. Namun saat Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, kami cukur rambut 
kepala bayi dan kami lumuri kepalanya dengan minyak zakfaron” 


Dengan demikian, jika budaya walimah kematian di atas yang di isi dengan berbagai kebaikan 
seperti shodagah penghormatan kepada tamu dan bacaan ratib tahlil atau dzikir-dzikir lain di 
anggap sebagai sesuatu yang keluar dari jalur syariat dan bid'ah yang sesat, maka sebenarnya 
anggapan tersebut sama dengan menganggap dakwah wali songo tersebut tidak benar dan 
mereka adalah pendakwah yang sesat. Na'uazu billah. 


1. Tasyabbuh dengan orang kafir yang dihukumi kufur adalah jika tasyabbuh dengan 
kelakuan kufur mereka, memakai pakaian ciri khas mereka, atau sengaja 
melakukan syiar-syiar kekufuran bersama-sama dengan mereka. Atau ringkasnya, 
tasyabbuh yang menjadikan kufur adalahtasyabbuh dengan mereka secara mutlak 
(zhahiran wa bathinan). Sedangakan tasyabbuh yang dihukumi haram adalah jika 
tasyabbuh tersebut diniatkan menyerupai mereka di dalam hari-hari raya mereka.I3| 
Padahal kita tahu, acara selamatan sudah ada sejak dulu dan juga selamatan tidak 
pernah tasyabbuh dengan kekufuran dan hari-hari raya mereka. Andaipun tuduhan 
itu benar, bahwa selamatan merupakan budaya Hindu, maka juga tidak bisa 
dihukumi kufur atau haram karena warga Nahdhiyyin sama sekali tidak ada niat 
tasyabbuh dengan budaya mereka. Selain dari pada itu, umat Hindu tidak pernah 
mengenal tahlilan sama sekali. Lalu kenapa dikatakan tasyabbuh dan dihukumi 
haram? dan masihkan acara yang dilakukan oleh warga Nahdhiyyin tersebut 
dianggap sebagai budaya bid'ah dan sesat? 


(1) Sebagian riwayat menyebutkan Nagi (tempat pembelian kambing). 
(3I Lihat Faidh al-@adir 6/128 (hadits no 8593) dan Bughyatul Mustarsyidin hlm. 248. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 929 ) 


0021. Hantu, Pocong dan Drakula 
PERTANYAAN : 
Prio Sudibyo 


Hantu pocong, mak lamper, sundel bolong, Nyiblorong tu benar-benar ada ngga ya....... ko' seperti 
nya di Cina ga' ada adanya cuman Vampire di Amerika ga' ada, adanya cuman Drakula ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Masih banyak yang beranggapan bila orang matinya tidak wajar seperti karena gantung diri, 
dianiaya atau tabrakan maka arwahnya akan gentayangan selama 40 hari, bahkan ada yang 
meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang, kalau tidak dipenuhi ...dia mengancam akan muncul 
lagi dan mengganggu keluarganya. 


Benarkah anggapan yang demikian ini ? Dalam catatan ini kita akan mencoba menelusuri tentang 
kebenaran FAKTANYA.. 


ARWAH orang yang telah meninggal dunia ketika keluar dari jasad akan berada pada suatu 
tempat sesuai dengan derajat dan amal orang tersebut : 


Arwah para Nabi bertempat di surga dengan menikmati segala kenikmatannya 


Arwah para Syuhadaa' berada pada perut burung hijau yang berlalu lalang disurga sembari 
menikamati makanan dan minuman surga 


Arwah orang Mukmin yang taat berada di taman surga namun belum bisa menikmati hidangan 
surga melainkan hanya bisa menikmati panoramanya 


Arwah orang Mukmin yang durhaka berada diruang angkasa antara bumi dan langit 


Arwah orang kafir yang mengingkari Tuhannya berada pada perut burung berwarna hitam di 
tempat bernama Sijjin yang berada dilapisan bumi ketujuh dengan mengalami siksaan yang pedih 


Dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda : 
jaso Yg dala Yo Sbb Y, SY 


"Tidak ada (penyakit) menular, ramalan buruk, arwah gentayangan dan cacing kudis (yang 
menular)" (HR Bukhari dan Muslim) 


Redaksional hadits tersebut dengan menggunanakan nafi pada lafadz «-w Yy yang 


mengindikasikan bahwa fenomena arwah orang mati gentayangan TIDAK TERJADI. Hadits ini 
sesuai dengan sebuah ayat dalam AlGuran 


"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di 
waktu tidurnya: maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(930 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir" (AS. 39:42). 


Dalam menafsiri ayat ini Imam Al@urthuby dengan mengutip beberapa pendapat Ulama' Ahli 
Tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi perjumpaan antara ruhnya 
dengan ruh-ruh orang yang telah mati,keduanya saling mengutarakan keadaan masing-masing, 
dan ketika keduanya hendak kembali ke jasad mereka masing-masing, Allah SWT menahan ruh 
orang yang telah mati dan melepas ruh orang yang masih hidup. Sehingga sangat mustahil arwah 
ORANG MATI yang berada dalam genggaman Allah dan menjalani ketentuannya masing-masing 
akan gentayangan dalam wujud hantu. 


Dari keterangan tempat arwah setelah berpisah dari jasad dan dalil nash yang berkaitan 
dengannya, klaim yang paling logis perihal fenomena diatas adalah bahwa hantu atau arwah 
gentayangan ini merupakan penjelmaan jin (khususnya Jin @orin). 


Jin @orin adalah jin yang selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga kematian. @orin inilah 
yang paham betul dengan tipikal, kebiasaan dan kepribadian orang yang disertainya sehingga 
tidak aneh jika @orin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan privasi serta bisa meniru 
gaya, perilaku bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Dalam sabdanya 
Rasulullah SAW telah menegaskan mengenai eksistensi @orin ini 


"Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan JIN yang menyertainya" (HR. Muslim 
dan Ahmad) 


Dan bukti bahwa hantu atau arwah gentayangan tersebut adalah jelmaan Jin berdasarkan apa 
yang tersirat dalam Hadits Nabi : 


"Jin ada tiga kelompok, ada yang mempunyai sayap dan bisa terbang, ada yang menyerupai ular, 
dan ada yang bisa berjalan dan bergerak (seperti manusia).(H.R. Tabrani). 


Berdasarkan keterangan dari Imam Az-Zuhaily golongan jin yang ketiga inilah yang biasanya 
menjelma dan menampakkan diri dalam wujud hantu apalagi jin memang diberi kemampuan untuk 
menjelma dalam bentuk yang beraneka ragam. 


Adapun perihal arwah orang yang mati tidak wajar gentayangan selama 40 hari memang memiliki 
relevansi kebenaran jika yang dimaksud adalah arwah orang-orang ahli maksiat, namun kendati 
demikian arwah tersebut tidak menjelma dalam bentuk hantu dan juga tidak terbatas dalam masa 
40 hari saja tetapi mereka menempati dalam ruang antara bumi dan langit dan dalam masa yang 
dikehendaki oleh Allah SWT. 


Wa Allaahu A'lamu bi as-Shawaabi 


REFERENSI : Sab'ah Kutub al-Mufiidah 186, Anwaar al-Buruug 2/227, Tafsiir Al-@urthuuby 
15/260, Faidh al-Gadiir 1/111-112, 'aanah at-Thaalibiin 2/107 


0054. Hukum Membuat Sesajen 
PERTANYAAN : 
Ki Sholawat 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 931 ) 


Mau nanya.. Mau nanya.. Mau nanya.. Dumateng poro alim ulama lan poro kyai.. Bagaimana 
Hukum menaruh sesajen di kuburan? Termasuk musyrik kah?.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Haram hukumnya menaruh sesajen di kuburan jika di dalamnya ada nilai tabdzir maal (menyia- 
nyiakan harta benda). 


Kls: 
596 j2 eleii! AS (AE 3 AA 3 Ja Ssh 


Y bos da Hala SI IS dani US Lan ae 3 JI DB no de Ulas yaa D adl R9 pall oya (JL AM 9) 
Nor Lari Yg Sore dua ai 


— Lemb Ol IS sat old: Jly SUL3 dl JG 
0055. Konsep Ketuhanan Masyarakat JAWA 


Oleh Irawan Khan 


Konsep Ketuhanan Jawa With Sang Hyang Ismaya (SEMAR)... Biar Mbah Gendut bergaya dikit.. 
hehehe.. Masyarakat Jawa sudah mengenal suatu kekuatan yang maha dengan Nama Gusti Kang 
Murbeng Dumadi jauh sebelum agama masuk ke tanah Jawa dan sampai ke tradisi saat ini yang 
dikenal dengan Kejawen yang merupakan “Tatanan Paugeraning Urip” atau Tatanan berdasarkan 
dengan Budi Perkerti Luhur. 


Keyakinan dalam masyarakat mengenai konsep Ketuhanan adalah berdasarkan sesuatu yang Riil 
atau “Kesunyatan” yang kemudian di realisasikan dalam peri kehidupan sehari hari dan aturan 
positip agar masyarakat Jawa dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab. 


Mengenai Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Hyang Ismaya (SEMAR) mengatakan “Gusti Kang 
Murbeng Dumadi ing ngendi papan tetep siji, amergane thukule kepercayaan lan agomo soko 
kahanan, jaman, bongso Ian budoyo kang bedo-bedo. Kang Murbeng Dumadi iso maujud opo wae 
ananging mewujudan iku dede Gusti Kang Murbeng Dumadi” atau dengan kata lain “ Tuhan Yang 
Maha Esa itu di sembah di junjung oleh semua manusia tanpa kecuali. oleh semua agama dan 
kepercayaan. Sejatinya Tuhan Yang Maha Esa itu Satu dan tak ada yang Lain. Yang 
membedakannya hanya cara menyembah dan memujanya dimana hal tersebut terjadi karena 
munculnya agama dan kebudayaan dari jaman, waktu atau bangsa yang berbeda beda...” 


Sang Hyang Ismaya (SEMAR) berkata sesungguhnya ada Tiga hal yang mendasari Masyarakat 
Jawa mengenai Konsep Ketuhanan yaitu : 


1. Kita Bisa Hidup karena ada yang meghidupkan, yang memberi hidup dan menghidupkan kita 
adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. 


2. Hendaknya dalam hidup ini kita berpegang pada “Rasa” yaitu dikenal dengan “Tepo seliro” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(932 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


artinya bila kita meraa sakit di cubit maka hendaklah jangan mencubit orang lain. 


3. Dalam kehidupan ini jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain “Ojo Seneng 
Mekso” seperti apa bila kita memiliki suatupakaian yang sangat cocok dengan kita, belum tentu 
baju itu akan sangat cocok dengan orang lain. 


Kaki Semar memberikan piwulangnya mengenai konsep dasar penghayatan Mahluk Kepada 
Khaliknya yaitu Manusia harus mengetahui Tujuh Sifat Kang Murbeng Dumadi. 


1. Tuhan Itu Satu , Esa dan tak ada yang lain, dalam bahasa jawa di sebut “ Gusti Kang Murbeng 
Dumadi” 


2. Tuhan itu bisa mewujud apa saja , tetapi pewujudan itu bukanlah Tuhan.”Ananging wewujudan 
iku dede Gusti “ yang artinya “ yang berwujud itu adalah Karya Allah. 


3. Tuhan Itu ada dimana-mana.”Dadi Ojo Salah Panopo,Mulo nang ngendi papan uga ono Gusti “ 
maksudnya walau Tuhan ada dimana mana, Tuhan satu juga “Nang awakm ugo ono Gusti” 
maksudnya manusia itu dalam lingkupan Tuhan secara jiwa dan raga.Tuhan ada dalam dirinya 
tetapi manusia tak merasakanya dengan panca indra, hanya dapat di rasakan dengan “Roso” 
bahwa dia ada.”Ananging ojo sepisan pisan awakmu ngaku-aku Gusti" maksudnya manusia harus 
sadar jiwa dan raga ini hanyalah Karya Allah, walaupun DIA ada dalam Manusia tetapi jangan 
sekali kali manusia mengaku DIA. 


4. Tuhan Itu Langgeng, Tuhan Itu Abadi.dari masal dahulu, sekarang, esok dan sampai 
seterusnya Tuhan, Gusti Kang Murbeng Dumadi tetaplah Tuhan dan tak akan berubah. 


5. Tuhan Itu tidak Tidur “ Gusti Kang Murbeng Dumadi ora nyare” maksudnya Tuhan itu 
mengetahui segalanya dan semuanya, tak ada satupun kata hilaf dan lalai. 


6. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan Itu Maha Penyayang.maksudnya Tuhan itu maha adil tak 
membeda bedakan kepada mahluknya, siapa yang berusaha dia yang akan mendapatkan. 


7. Tuhan Itu Esa dan Maha Kuasa, apa yang di putuskannya tak ada yang dapat menolaknya, 
Dengan menyadari hal tersebut manusia di harapkan : 


1. “Manungso urip ngunduh wohe pakertine dhewe dhewe” maksudnya manusia kaa menerima 
paa yang dia tanam, bila baik yang di tanam, maka yang baiklah akan dia terima. 


2. Manusia hidup pada saat ini adalah hasil / proses dari hidup sebelumnya.atau”manungso urip 
tumimbal soko biyen,nek percoyo marang tumimbal” ada petuah yang mengatakan “ Apabila kamu 
hendak melihat hidupmu kelak, maka lihat lah hidupmu sekarang, bila hendak melihat hidupmu 
yang lalu, maka lihatlah hidupmu sekarang” 


3. “Manungso urip nggowo apese dhewe dhewe” maksudnya agar kita menghilangkan sifat iri, 
dengki,tamak, sombong sebab saat mati tak ada sifat duniawi tersebut dibawa dan mengntungkan 
kita. 


4. Manusia tak akan mengerti Rahasia Tuhan, “Ati lan pikiran manungso ora bakal iso mangerteni 
kabeh rencananing Gusti Kang Murbeng Dumadi:”maka Manusia hiduplah “sak madyo” dan tak 
perlu “nggege mongso”.ada petuha mengatakan “ Hiduplah dengan usaha, tapi janganlah dengan 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 933 


harapan, karena bila gagal maka yang merasakan diri kita juga” 


Maka dalam hal ini Sang Hyang Ismaya (SEMAR) Kaki semar menganjurkan Manusia memohon 
dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Esa dengan "Eling lan Percoyo, Sumarah Ian sumeleh 
lan mituhu” kepada Tuhan Yang Maha Esa. 


1. Sumarah : Berserah, Pasrah, Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sumarah , 
manusia di harapkan percaya dan yakin akan kasih saying dan kekuasaan Gusti Kang Murbeng 
Dumadi, Bhawa DIA lah yang mengatur dan aka memebrikan kebaikan dalam kehidupan kita. 
Keyakinan bahwa apabila kita menghadapai gelombang kehidupan maka Allah akan memebrikan 
jalan keluar yang terbaik bagi kita. 


2. Sumeleh : artinya Patuh dan Bersandar kepada Allah Yang Maha Esa . Manusia sebagai 
hamba hanya lah berusaha dan keberhasilannya tergantung Kuasa Tuhan yang maha Esa, maka 
dengan sumeleh ni manusia di harapkan tak mudah putus asa dan teguh dalam usahanya . 


3. Mituhu : artinya patuh taat dan disiplin. 


Sang Hyang Ismaya (SEMAR) selalu memberikan petunjuk dan petuah dengan penuh kesabaran.. 
setiap perkataannya adalah Budi Pekerti yang Luhur.. itu adalah masih sebagian ajaran beliau.. 
satu kata sederhana yang jika didefinisikan menjadi panjang sekali dan jika kita mulai terapkan 
dalam kehidupan kita sehari hari akan membuat kita menjadi manusia berbudi pekerti yang luhur 
memayu hayuning bawono.. ciri ciri manusia manusia sejati.. manusia pilihan.. 


Sekali lagi artikel ini bukan untuk menyebut adanya TUHAN selain Allah , artikel menunjukkan 
bahwa sebelum islam masuk ke indonesia, khususnya tanah jawa. Masyarakat jawa telah 
mengenal apa itu sebuah agama, dan bentuk ke esa an dari TUHAN. 


0059. Mengucapkan Selamat Hari Raya Kepada Non 
Muslim 


PERTANYAAN : 
Nur Hasyim Juragan EsKrim 


Salah satu problem Tkw adalah saat natal sang majikan mengucapkan slmt natal & imlek dan dia 
wajib menjawab slmt natal/imlek. bagaimana hkmx? Setelah itu dia diberi angpao. Halalkah ? 
Karena Ada kisah, seorang Tkw tak mau mengucapkan / menjawab ucapan slamat natal / imlek, 
lalu dikembalikan ke agen, Kata majikan ga punya sopan santun & tidak menghargai orang lain 
(Sbagaimana diceritakan oleh ukhty kembang setaman). 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Mohon di koreksi dua ibaroh berikut ini : 


ASI Pad 3 dab Tanya Jl ea aa ajar OP Pl JSI Gaga Kas! Bella 03 Lele: (er Ul 
€Akalan II Jos jd aa Alat GL dab Anak Ja SUJS Anak Y Of Lal € Lagah Wih AKG Blaania II e4an EL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(934 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BOLA Helo JI MAS 0 K3 ALS ab ya din Ol Lely «GUI gan Sir. 
Bughyah al-Mustarsyidiin 1/528 


Pe CA ASI ae II bas ga dad oat Gi Ulas LAS ASI JS GA tebal anak SUS Jab Of dil Jok 
Al sai IG Lely Sol et akad | Ol 


Kesimpulannya adalah : 


1. Bila perbuatan tersebut dilakukan ada rasa senang dengan tujuan meniru mereka dalam rangka 
(ikut serta) syiar atas kekufuran mereka maka hukumnya kufur secara pasti 


2. Bila bertujuan ikut meramaikan hari rayanya orang kafir (tanpa memandang kekufuran mereka) 
hukumnya berdosa 


3. Bila tidak bertujuan seperti tersebut di atas hukumnya makruh. | Fataawy Ibni Hajar alhaytamy 
VI/153 |. 


Wallaahu A'lamu bis shawaab 
0070. Filosofi Tumpeng : Sejarah dan Tradisi 


Masyarakat di pulau Jawa, Bali dan Madura memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri 
atau merayakan suatu peristiwa penting. Meskipun demikian kini hampir seluruh rakyat Indonesia 
mengenal tumpeng. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama 
pulau Jawa, yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat 
Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para hyang, atau arwah leluhur 
(nenek moyang). Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, 
nasi yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk gunung suci Mahameru, 
tempat bersemayam dewa-dewi. 


Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuknya Islam ke pulau Jawa, tradisi tumpeng 
pada perkembangannya diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa, dan dianggap sebagai 
pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam tradisi kenduri Slametan 
pada masyarakat Islam tradisional Jawa, tumpeng disajikan dengan sebelumnya digelar pengajian 
Al @uran. Menurut tradisi Islam Jawa, "Tumpeng" merupakan akronim dalam bahasa Jawa : yen 
metu kudu sing mempeng (bila keluar harus dengan sungguh-sungguh). Lengkapnya, ada satu 
unit makanan lagi namanya "Buceng", dibuat dari ketan akronim dari: yen mlebu kudu sing 
kenceng (bila masuk harus dengan sungguh-sungguh) Sedangkan lauk-pauknya tumpeng, 
berjumlah 7 macam, angka 7 bahasa Jawa pitu, maksudnya Pitulungan (pertolongan). Tiga 
kalimat akronim itu, berasal dari sebuah doa dalam surah al Isra' ayat 80: "Ya Tuhan, masukanlah 
aku dengan sebenar-benarnya masuk dan keluarkanlah aku dengan sebenar-benarnya keluar 
serta jadikanlah dari-Mu kekuasaan bagiku yang memberikan pertolongan". Menurut beberapa ahli 
tafsir, doa ini dibaca Nabi Muhammad SAW waktu akan hijrah keluar dari kota Mekah menuju kota 
Madinah. Maka bila seseorang berhajatan dengan menyajikan Tumpeng, maksudnya adalah 
memohon pertolongan kepada Yang Maha Pencipta agar kita dapat memperoleh kebaikan dan 
terhindar dari keburukan, serta memperoleh kemuliaan yang memberikan pertolongan. Dan itu 
semua akan kita dapatkan bila kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 935 


Tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri 
adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil 
panen dan berkah lainnya. Karena memiliki nilai rasa syukur dan perayaan, hingga kini tumpeng 
sering kali berfungsi menjadi kue ulang tahun dalam perayaan pesta ulang tahun. 


Dalam kenduri, syukuran, atau siametan, setelah pembacaan doa, tradisi tak tertulis 
menganjurkan pucuk tumpeng dipotong dan diberikan kepada orang yang paling penting, paling 
terhormat, paling dimuliakan, atau yang paling dituakan di antara orang-orang yang hadir. Ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Kemudian semua orang 
yang hadir diundang untuk bersama-sama menikmati tumpeng tersebut. Dengan tumpeng 
masyarakat menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan sekaligus merayakan 
kebersamaan dan kerukunan. 


Acara yang melibatkan nasi tumpeng disebut secara awam sebagai 'tumpengan'. Di Yogyakarta 
misalnya, berkembang tradisi 'tumpengan' pada malam sebelum tanggal 17 Agustus, Hari 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk mendoakan keselamatan negara. | Irawan Khan |. 


0075. Filosofi Nama Bunga 
Kembang 


Atau bunga. Bermakna filosofis agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan “keharuman” dari 
para leluhur. Keharuman merupakan kiasan dari berkah-safa'at yang berlimpah dari para leluhur, 
dapat mengalir (sumrambah) kepada anak turunnya. Menurut pengalaman saya pribadi, masing- 
masing aroma bunga, dapat menjadi ciri khas masing-masing leluhur. Desa mawa cara, negara 
mawa tata. Beda daerah, beda masyarakatnya, beda leluhurnya, beda pula tradisi dan tata cara 
penghormatannya. Bahkan aroma khas bunga serta berbagai jenis dedaunan tertentu sering 
menjadi penanda bau khas salah satu leluhur kita. Bila bau harum bunga tiba-tiba hadir di sekitar 
anda, kemungkinan besar ada salah satu leluhur anda yang hadir di dekat anda berada. 


Kembang Setaman 


Uborampe ini sangat fleksibel, cakupannya luas dan dimanfaatkan dalam berbagai acara ritus dan 
kegiatan spiritual. Kembang setaman versi Jawa terdiri dari beberapa jenis bunga. Yakni, mawar, 
melati, kanthil, dan kenanga. Lihat dalam gambar. 


Adapun makna-makna bunga tersebut yang sarat akan makna filosofis adalah sbb : 
1. Kembang KANTHIL, kanthi laku, tansah kumanthil 


Atau simbol pepeling bahwa untuk meraih ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase kalawan kas, 
tegese kas iku nyantosani . Maksudnya, untuk meraih ilmu spiritual serta meraih kesuksesan lahir 
dan batin, setiap orang tidak cukup hanya dengan memohon-mohon doa. Kesadaran spiritual tak 
akan bisa dialami secara lahir dan batin tanpa adanya penghayatan akan nilai-nilai luhur dalam 
kehidupan sehari-hari (lakutama atau perilaku yang utama). Bunga kanthil berarti pula, adanya tali 
rasa, atau tansah kumanthil-kanthil, yang bermakna pula kasih sayang yang mendalam tiada 
terputus. Yakni cirahan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada kedua orang tuanya dan 
para leluhurnya. Bukankah hidup ini pada dasarnya untuk saling memberi dan menerima kasih 
sayang kepada dan dari seluruh makhluk. Jika semua umat manusia bisa melakukan hal demikian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(936 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tanpa terkotak-kotak ragam “kulit' agama, niscaya bumi ini akan damai, tenteram, dan sejahtera 
lahir dan batinnya. Tak ada lagi pertumpahan darah dan ribuan nyawa melayang gara-gara 
masing-masing umat manusia (yang sesungguhnya maha lemah) tetapi merasa dirinya disuruh 
tuhan yang Maha Kuasa. Tak ada lagi manusia yang mengklaim diri menjadi utusanNya untuk 
membela tuhan Yang Maha Kuasa. Yaah, mudah-mudahan untuk ke depan tuhan tak usah 
mengutus-utus manusia membela diriNya. Kalau memang kita percaya kemutlakan kekuasaan 
Tuhan, biarkan tuhan sendiri yang membela diriNya, biarkan tuhan yang menegakkan jalanNya 
untuk manusia, pasti bisa walau tanpa adanya peran manusia! Toh tuhan maha kuasa, pasti akan 
lebih aman, tenteram, damai. Tidak seperti halnya manusia yang suka pertumpahan darah !! 
Seumpama membersihkan lantai dengan menggunakan lap yang kotor. 


2. Kembang MLATHI, rasa melad saka njero ati. 


Dalam berucap dan berbicara hendaknya kita selalu mengandung ketulusan dari hati nurani yang 
paling dalam. Lahir dan batin haruslah selalu sama, kompak, tidak munafik. Menjalani segala 
sesuatu tidak asal bunyi, tidak asal-asalan. Kembang melati, atau mlathi, bermakna filosofis 
bahwa setiap orang melakukan segala kebaikan hendaklah melibatkan hati (sembah kalbu), 
jangan hanya dilakukan secara gerak ragawi saja. 


3. Kembang KENANGA, Keneng-a! 


Atau gapailah..! segala keluhuran yang telah dicapai oleh para pendahulu. Berarti generasi 
penerus seyogyanya mencontoh perilaku yang baik dan prestasi tinggi yang berhasil dicapai para 
leluhur semasa hidupnya. Kenanga, kenang-en ing angga. Bermakna filosofis agar supaya anak 
turun selalu mengenang, semua “pusaka” warisan leluhur berupa benda-benda seni, tradisi, 
kesenian, kebudayaan, filsafat, dan ilmu spiritual yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan 
lokal (local wisdom). 


4. Kembang MAWAR, Mawi-Arsa 


Dengan kehendak atau niat. Menghayati nilai-nilai luhur hendaknya dengan niat. Mawar, atau 
awar-awar ben tawar. Buatlah hati menjadi “tawar” alias tulus. Jadi niat tersebut harus 
berdasarkan ketulusan, menjalani segala sesuatu tanpa pamrih (tapa ngrame) sekalipun pamrih 
mengharap-harap pahala. Pahala tetap saja “upah” yang diharapkan datang dari tuhan apabila 
seseorang melakukan suatu perbuatan baik. Pamrih pahala ini tetap saja pamrih, berarti belum 
mencapai ketulusan yang tiada batas atau keadaan rasa tulus pada titik nihil, yakni duwe rasa, 
ora duwe rasa duwe (punya rasa tidak punya rasa punya) sebagaimana ketulusan tuhan/kekuatan 
alam semesta dalam melimpahkan anugrah kepada seluruh makhluk. Pastilah tanpa pamrih. 


4.1. Mawar Merah 


Mawar melambangkan proses terjadinya atau lahirnya diri kita ke dunia fana. Yakni lambang 
dumadine jalma menungsa melalui langkah Triwikrama. Mawar merah melambangkan ibu. Ibu 
adalah tempat per-empu-an di dalam mana jiwa-raga kita diukir. Dalam bancakan weton 
dilambangkan juga berupa bubur merah (bubur manis gula jawa). 


4.2. Mawar Putih 


Mawar putih adalah perlambang dari bapa yang meretas roh kita menjadi ada. Dalam lingkup 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 937 


makrokosmos, Bapanya adalah Bapa langit, Ibunya adalah Ibu Bumi. Bapanya jiwa bangsa 
Indonesia, Ibunya adalah nusantara Ibu Pertiwi. Keduanya mencetak “pancer” atau guru sejati 
kita. Maka, pancer kita adalahpancerku kang ana sa ngisore langit, lan pancerku kang ana sa 
nduwure bumi. Sang Bapa dalam bancakan weton dilambangkan pula berupa bubur putih (santan 
kelapa). Lalu kedua bubur merah dan putih, disilangkan, ditumpuk, dijejer, merupakan lambang 
dari percampuran raga antara Bapa dan Ibu. Percampuran ragawi yang diikat oleh rasa sejati, dan 
jiwa yang penuh cinta kasih yang mulia, sebagai pasangan hidup yang seiring dan sejalan. 
Perpaduan ini diharapkan menghasilkan bibit regenerasi yang berkwalitas unggul. Dalam jagad 
makro, keselarasan dan keharmonisan antara bumi dan langit menjadukan keseimbangan alam 
yang selalu melahirkan berkah agung, berupa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan kepada 
seluruh penghuninya. Melahirkan suatu negeri yang tiada musibah dan bencana, subur makmur, 
gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja. 


Kembang Telon 


Terdiri tiga macam bunga. Bisa menggunakan bunga mawar putih, mawar merah, dan kanthil. 
Atau mawar, melati, kenanga. Atau mawar, melati, kantil. Telon berasal dari kata telu (tiga). 
Dengan harapan agar meraih tiga kesempurnaan dan kemuliaan hidup (tri tunggal jaya sampurna) 
. Sugih banda, sugih ngelmu, sugih kuasa. 


Kembang Boreh, Putihan 


Terdiri dari tiga macam bunga yang berwarna putih. Yakni kanthil, melati, dan mawar putih. 
Ditambah dengan “boreh" atau parutan terdiri dua macam rempah: dlingo dan bengle. Agar segala 
sesuatu selalu dalam tindak tanduk, perilaku yang suci murni. Karena putih di sini melambangkan 
kesucian dan ketulusan hati. Kembang telon bermakna pula sebagai pengingat agar supaya kita 
selalu eling danwaspada. 


Kembang Tujuh Rupa 


Berupa kembang setaman ditambah jenis bunga-bunga lainnya sampai berjumlah 7 macam. Lebih 
sempurna bila di antara kembang tersebut terdapat kembang wora-wari bang. Atau sejenis bunga 
sepatu yang wujudnya tidak mekar, tetapi bergulung/gilig memanjang (seperti gulungan bulat 
memanjang berwarna merah). Ciri lainya jika pangkal bunga dihisap akan terasa segar manis. 
Kembang tujuh rupa, dimaksudkan supaya apa yang sedang menjadi tujuan hidupnya dapat 
terkabul dan terlaksana. Tujuh (Jawa, pitu) bermakna sebuah harapan untuk mendapatkan 
pitulungan atau pertolongan dari tuhan yang Mahakuasa. 


Rujak Degan 


Atau rujak kelapa muda. Degan supaya hatinya legan, legowo. Seger sumringah, segar bugar 
dengan hati yang selalu sumeleh, lega lila Ian legawa. Hatinya selalu berserah diri pada tuhan, 
selalu sabar, dan tulus. 


Dlingo dan Bengle 


Keduanya termasuk rempah-rempah, atau empon-empon. Bengle bentuk luarnya mirip jahe. 
Tetapi baunya sangat menyengat dan bisa membuat puisng. Sedangkan dalamnya berwarna 
kuning muda. Karena baunya yangmblenger sehingga di Indonesia jenis rempah ini tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(938 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


digunakan sebagai bumbu masak. Sebaliknya di negeri Thailand rempah ini termasuk sebagai 
bumbu masak utama. Entah apa sebabnya, bengle dan dlingo merupakan rempah yang sangat 
tidak disukai oleh bangsa lelembut. Sehingga masyarakat Jawa sering memanfaatkannya sebagai 
sarana penolak bala atau gangguan berbagai makhluk halus. Anda dapat membuktikannya secara 
sederhana. Bila ada orang gila yang dicurigai karena ketempelanmahluk halus, atau jika ada 
seseorang sedang kesurupan, coba saja anda ambil bengle, atau parutan bengle, lalu oleskan di 
bagian tubuhnya mana saja, terutama di bagian tengkuk. Anda akan melihat sendiri bagaimana 
reaksinya. Biasanya ia akan ketakutan atau berteriak histeris lalu sembuh dari kesurupan. Dalam 
tradisi Jawa, jika ada orang meninggal dunia biasanya disiapkan parutan bengle dicampur dengan 
sedikit air digunakan sebagai pengoles bagian belakang telinga. Gunanya untuk menangkal 
sawan. 


Bahkan pengalaman saya pribadi, setiap hidung ini mencium bau bengle, menandakan ada 
seseorang yang berada di dekat saya waktu itu, yang akan meninggal dunia. 


Dlingo bengle, walaupun keduanya sangat berbeda bentuk dan rupanya, tetapi baunya seolah 
matching, sangat serasi dan sekilas baunya hampir sama. Dlingo dan bengle ebrmanfaat pula 
sebagai sarana memasaang pagar gaib di lingkungan rumah tinggal. Dengan cara : dlingo dan 
bengle ditusuk bersama seperti sate, lalu di tanam di setiap sudut pekarangan atau rumah. 


Begitulah pelajaran berharga yang kini sering dianggap remeh bagi yang merasa diri telah suci 
dan kaya pengetahuan. Di balik semua itu sungguh memuat nilai adiluhung sebagai “pusaka” 
warisan leluhur, nenek moyang kita, nenek moyang bangsa ini sebagai wujud sikapnya yang 
bijaksana dalam memahami jagad raya dan segala isinya. Doa tak hanya diucap dari mulut. Tetapi 
juga diwujudkan dalam bergai simbol dan lambang supaya hakekat pepeling/ajaran yang ada di 
dalamnya mudah diingat-ingat untuk selalu dihayati dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ajaran 
adiluhung yang di dalamnya penuh arti, sarat dengan filsafat kehidupan. Kaya akan makna 
alegoris tentang moralitas dan spiritualitas dalam memahami jati diri alam semesta, jagad 
nusantara, serta jagad kecil yang ada dalam diri kita pribadi. | Irawan Khan |. 


0101. IMAN KEPADA TAODIR 
Oleh AghitsNy Robby 
SECARA HAKIKAT DAN AOIDAH : 


Diantara yang wajib kita yakini adalah Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk (menurut 
ukuran kita), semuanya adalah perbuatan Allah SWT. Kayanya manusia, miskinnya, cantiknya, 
jeleknya, baiknya, jahatnya, semua itu terjadi pada hakikatnya dengan irodat & gudrot-Nya. Firman 
Allah SWT suroh As-Shoffat ayat 96 : 


O ylani Lag Kilo Al 3 
“Dan Allahlah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat.” 


MASALAH : Jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah, bkan berarti si 
hamba itu majbur (terpaksa) pada seluruh perbuatannya? Mengapa Allah minta 
pertanggungjawaban amal si hamba? 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 939 


JAWABAN : Si hamba tidaklah tulen terpaksa atau majbur pada seluruh perbuatanya, karena ia 
mempunyai IRODAH JUZIYYAH (kehendak lokal) yang dengan ini ia mampu tuk memalingkan 
kehendaknya kearah kebaikan & kearah kejahatan, dan ia juga mempunyai akal tuk membedakan 
antara yang baik & yang buruk. Jika ia palingkan kehendaknya itu kepada kebaikan maka ia di beri 
pahala karena dzohir kebaikan itu atas usahanya, jika ia palingkan kehendaknya itu kepada 
kejahatan disiksalah ia karena dzohir kejahatan itu atas usahanya. 


MASALAH : Jika ada hamba yang dibuat-Nya baik lalu diberikan pahala & surga , ada juga 
hamba yang dibuat-Nya buruk lalu ditimpakan siksa, bukankah itu berarti Allah ga adil (dzolim) 
kepada hamba-Nya? 


JAWABAN : Kita semua ini milik Allah, Kepunyaan Allah, Allah bisa berbuat apapun terhadap 
milik-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, kalau kita punya 2 ekor ayam, yang 1 disembelih yang 1 
lagi dipelihara, apa bisa kita disebut dzolim..? ow..tidak, karena kita yang punya & kita bebas tuk 
melakukan apapun terhadap yang kita miliki. Oh..,kalo begitu kita boleh donk..mematah2kn kaki 
ayam ini & menyabungnya..?? waduuh...kita ga boleh mematah-matahkn kaki ayam ini & 
menyabungnya walaupun punya kita..karena kita dilarang oleh agama, kita terikat dengan 
peraturan & undang-undang. 


Lain halnya dengan Allah, Allah ga bisa disebut dzolim dengan kehendak-Nya seperti membuat 
penyakit tuk anak2 kecil yang ga berdosa , bencana alam yang ga selamanya menimpa orang2 
bersalah, dil, KARENA Allah tidak terikat dengan suatu peraturan & undang2, sehingga Ia bisa 
disebut dzolim. Perbuatan-Nya adalah absolute,mutlak, dan SEMUA TASHORRUF-NYA ADALAH 
PADA TEMPATNYA & MENGANDUNG HIKMAH, walaupun terkadang hikmahnya itu belum 
terjangkau oleh kemampuan berfikirnya manusia. Allah Maha Adil & Maha Suci daripada 
perbuatan Dzolim. Firman Allah suroh Yunus ayat 44: 


O yaklas petani! al GKI 4 Usb Gal ellas Y AI Ol 


“sesungguhnya Allah tidak berbuat dzolim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah 
yang berbuat dzolim kepada diri mereka sendiri" 


MASALAH : kalau semuanya sudah Allah yang ngatur dan sudah di tagdirkan, mengapa kita 
harus cape2 berdo'a? 


JAWABAN : Do'a itu adalah ibadah & perintah Allah, tentu dengan berdo'a kita mndapatkan 
pahala dari Allah. Lalu.. ayo kita liat kitab Al-Adzkar Lin Nawawy : 509 


Pada Yola Of ma slow SMU La: Jd Ob: JI JG: has. 
9 yr33 SNI 2 Uma slewU € elemk SNI») 2 elail ala oa Ol du 


NASI 4 Oli pegi Sa Ge OLS 6 IN ya PSI ay Ka eU 4 II il Ka Gl Ol US JI 
AL yAR (ogiekaly nyak Tgk S3) 1 Slas AI JB Abg 4 LI AL Y Of el, BLN D3 ya my € NI, sleal 


dawn 389 « Pl dbs. 


“Fasal, berkata Al-Ghozaly : maka jika ditanya: “apa faidahnya do'a padahal ketentuan Allah itu ga 
bisa ditolak. Maka ketahuilah olehmu, bahwa sejumlah daripada ketentuan Allah itu adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 940 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menolak bala' dengan do'a. maka do'a itu adalah sebab tuk menolak bala' & adanya rahmat 
sebagaimana perisai itu sebab tuk menolak senjata n air sebab tuk keluarnya tumbuhzan dari 
bumi. Maka sebagaimana perisai itu bisa menolak anak panah lalu bertolak-tolakkan maka bgtu 
juga dengan do'a n bala'. Dan tidak menjadi syarat tuk mengakui ketentuan Allah itu dengan tidak 
membawa senjata. Dan sungguh Allah telah berfirman : “...dan hendaklah mereka itu bersiap 
siaga & menyandang senjata...”(An-Nisa:102). Maka ALLAH TAGDIRKAN PERINTAH & ALLAH 
TA@DIRKAN SEBABNYA?. 


SECARA SYARI'AT DAN ADAB : 


Adab dalam menyikapi tagdir-Nya adalah yang baik-baik disandarkan kepada Allah & yang buruk- 
buruk disandarkan pada diri kita sendiri, perbandingannya gini...kalo kita memiliki sebuah mobil 
Ferrari F70 udah tentu kapasitas & keindahan mobil ini terbangsa kepada pabrik yang 
membuatnya. Akan tetapi kalau suatu saat mobil ini nabrak/nubruk tiang listrik..kita ga bisa 
menyalahkan pabrik yang membuatnya..,tentu kita yang salah, pabrik jangan di salahin..betulkan 
anak anak..!!eheii. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk timbul dari nafsu yang 
angkara murka. Inilah adab. Dengan adab seperti inilah para Nabi & para Wali memperoleh 
derajat n karomah di sisi Allah. Coba renungkan perkataan Nabiyullah Ibrohim Kholilullah, 
sbagaimanaa di hikayatkan Allah dalam kitab suci-Nya Al-@ur'an suroh As-Syu'aro ayat 78-80 : 


Ona yah Cb ya V1)» Undkangg Ggaales ya SAI). eta ya Gila SA 


“Dialah Allah yang memciptakan aku lalu Dia memberiku petunjuk. Dan Dialah yang memberi aku 
makan & minum. Dan apabila aku sakit maka Dialah yang menyembuhkan aku” 


Coba lihat...Nabi Ibrohim menyandarkan petunjuk, pemberian makan & minum dan penyembuhan 
kepada Allah SWT. Dan beliau menyandarkan “penyakit” kepada dirinya. Beliau tidak mengatakan 
“dan apabila Dia memberikan aku sakit" tapi “dan apabila aku sakit”. Beginilah ma'na dari firman 
Allah Ta'ala suroh An-Nisa ayat 79 : 


Sad yah Hkeow oya Silat Lag dil Upah Rita oya Suluol Lag 


“Dan apa-apa yang mengenai dirimu drpada kebaikan, maka dari Allah (di pandang dari segi 
terjadinya). Dan apa-apa yang mengenai dirimu dari pada keburukan, maka dari dirimu sendiri (di 
pandang dari segi usaha)”. 


SEKIAN. Semoga bermanfa'at & mohon koreksinya. 


0107. KITAB BID'AH HASANAH 
kkt Red 
Wa dpat ya dal 
ab 
Gap Ml pal 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 941 ) 


PN AI 
dala 


Y UrjlgiS Ll san Amal be lor (Gee Ita IS La oya je Olly sYLali, Gea Jia Uya DB sori db YA Dl yan! aa & Il 
Sa Ily tegar 2 ya Ka NIK elay Ale AI ale dp 3 dani Lema pay coy Syiy dai Al gb H3 Mb Y) Les aa 
CJ Desalana Coat IG 2 eta dl). 


oya Dony Kal Fa piy Reni Aas gal OS Gejala Gale Lets (onar Ae Lb Gam ja AS jl jan elang Aale Al lan aa Ol Ega Ja 
Cadar pd Ih Cal Jo dp OA RAN GLEN 3 JII OT sang pa LS AI mady UR Ida oa AHLI SSI 3 JII OY el 
Obat og Nya yag. 

Ay UR LAIN G agan kang dala A1 Gan Ga un Ny can mand ly umat al Ialy (il ABI IL Oh SSI IN ma 
Satu al nyaa VI Sar AR on adan Y Ka ypng at Oleh Ola g Jtlbtpanon Alai opal al € Ja Alat NI OY UANG il 

MAY Tp H Lesunin RAY! Tegal) AP YA peng dala AA aa aa Aa Elia eno pa 3 gai 3 JIN AS pede ana! le Ipat 

(3:58) ASI Tas ILY SI tema SEN Sae CA Sp SI EL pg Hilousa Ap Ad Api (Ang pdl pig. 


ago ale oya dal 103 V) Rela pa dl ai Upah Bj La Alone tng dala AI ola BI Iyan Lia IK Han IN ab) Ola! ya Wal JUy 
ag yya€(1). 

Akon ya Abi Ag Won Y) Read pl JI SIS Malin G OU e Sj La elalin pay Ale AL ala AI Jang Le GB #Iaih (2joekana Mor pl 
daa yA Ani ga... 


Asad! padi Of IP GAS ya Sail Ul eelana d0 pl, 


Blu Ny Iga! DAS pr) se any Ale AI dl ayal al Jatir CS Jual Jl Laoly mpdl 3 Tennostua Taat Jai IS) kdi dlap ujub 

RI Gie PI II SI (ASI 0) Ja AP pend JAN YI Gaya Om CI se Ly Kami (AP Lag yg Aa pl OY Sage 3) UPULY 
GELI 2 Uas YI Ol Udle La pemel IIS 3 AAA Gyay C2 Bl Jgany pay Up Kgi1 K0 AI aman AA jali cab ya pa Lali Jali 3 ayal 
did (Noor IL Upale | yea2 (Sahat ya Cek Gta GUA Tina 3 ing #KAK Hekung dede AN ap SAS Cek y Ale AI Ara 43 
BA JI Ga ab Ra in Ag Gama Y ega Ang pl Jul ga Jala (3 emg! ga CA Tila 3 elag ale AI la all Lalie all 
alay dala AI aan Gaal OS tej Jkta Gde VI Iga ga OT (yA mal ng USAI lag eale Al Ol) ulu ON bani Jaol ya 
9 BI gnalot Iin copa! Ugal Hilman Ay jajan BSI UNI dede bo GAN tealat! yag Yi Ang, Joel aya dee awali Jb Nila ala 3 peu 
(S9 se S0 AI Jala se ya, 


Ang! gay pola Lau 3 mal RI ika Ol 0 pendi (3 AL Aan) padi! AYI Su: 
ee # Lay! Randy SSI. 

Iga MU grael yA pnalot 1in3 oya ON yee lad Rendy JUS Ul, 

adal, JH Jah si Sin NI Jala #dleiy Album dj oa Sya PI Ul. 
Ody AI Il og eh 3 ES Op SW Aj ya doel ea UI, 


Je Jaa GAN, dimana Of Ce Uas Jap Sya dly AI Sl ayo pd eueb 3 manja Op tel Of let tenai La Indi ae el 3 Alam, S3, 
& eikes Op 2LAI GP ep Lani aa DUS 3 le Ga pain Aa 2 gi Bill Ob 201 SG Of Ula 3 erik op 1 of WS 
& | yobl Wp BA Ia M3 og azslb ads K1 pdl M3 de 09 JL JS, BNI Ola Uya Segi Ide pe pain pb AK e gi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 942 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pon aB Ly Gan Lo Can Bale Jala BL JL aga ea GELI OP TA yag Aeon S2 AI dala Spa Vaaaboly. 


OT ata Kom! ya big Ad KALA SBI 3 Rao padi ASI Jl AS») SL OS Ol Kena HJ OP JP La na pil laka Jia I5 9 
Sal uph AI ds ls HI. 

dee UnYI Hee ist Gbu dala AI alan Syur RED Ge II Jah Hibee AE Un NI Jl Ja Vr JS pe Ga Tika Anang 2 
Samad Cok! Telo Rn OA ja pel Gi) ASI SenlYI Jle rat PL YIY eat! Tema (PLAY! Ce yaa y Giga Tin 
oi Ueaiaio Akal!) Jak Jafy Balon! Ring Ca pd Ugikakon pelany dala AI le Sya Tina Klang dala AI ko Una) ianal! ia 5 
Aoa ori FB or PGI OA se elang Ale AI ko Aj GNI Ce Gala pakill 3 Juolinya 


Sad SJ AM SAN OS Ot EN ld Las Ny da2 LS AI JP Ale Lah ga ly SL Il ago JB ya Yen Sila, Sail fe 
Ce AI II aa 2 JP tah SAS OLS Ti LA Il ia Leah Ragam CRAII aah ya Ae Ja MMS Ja Y IS ey HAN ON 
lo SIA). 


PUS bali Jt yygan Jah yag an ia! JUNI man Ah ali AKA JS Ag AI meng IL Ul ale JI mand Il Las Ole MU Jd 10 
BII yo) aus old, 


SA YA Ig Del Ayun yg AL NK tennis AN gan PUS ya jas Uning! mal Il Ai Oli pny JP 3 ebi eU WS uas ah, 
lang, AYI oya Bas JiYap Jaa Ia KAN Pa 389 PPL 3 Sal ga ya HH Bk PE nd Ju LS. 


CI, an jls OP dilan Ayi Do & Iya JI Ulet AI yaadet 2 las Alai AI 3 Tag di Can pai la Kari Ud Blah OP 2 ya Ul 
PI VI SI aa # UI II Oey LanYII Ridl SUSII G3 P3 Ol aa JEDA S4 Jang BL eh EN elenya Kail 
Raih 


Siberia GAEN SLYI, ah BY peluadl 0 OLYI, -YI adl) & Oya ES Of Medi DL 3 Ily dilonan J3 WS AS 
YL, Yw yg dya Jdasl US Si Ing mia pe M3 "dilas ada yag WYL 9 ena U Alaih 9 pbb SUS Iongig Gedkadh. 


Ha Ai Ot II di A7 R0 DVI oles (AO: JW SL) Ki) | bath NU Yg 2S) dilbua Aj Upah Ren JULI JAVA Ul 
sell alert PL cah ob Il sap NY SAI padi SE JS mars DVI Gg RELA Bio mlam Gil Hanan SS. 


SEN Of di! pelawak) any ASI RV ok (10565758 BN Idea gb ga AB petis Lay IL Ap Ul Roro JAYA yag 
Ole: 


dya SY. 
pyaia Ig. 
Al gb Il or yay Ula ai tb JP ad Sia Tani Sg Uya AB EL Lag Hina Aji RI ot II). 


HS SI NI dead 3 Janin Y AI SY loro (adi UUS LS yag Dg JUIK Bole Uyako A3 Ka gadi ISU G bo yy la Oni! Ola! Uf 
say kayak DL ya jaya pln GAY! ar DU ya peabas Jaa JULI Na G3 Mebg tle I ake Aya) Ola lou AI II Ganga: 
Ball 9S jarle Aib canda 3 dk Laga OlasYI Oly cad Lu YO. 


ala! A1 Sako (B5 201 pa IIS VI JI oya pada Lang (14015, AIJAN Al el eat Ja. 


Id gag AI OS 3 ea JAN 3 GLSYI eU pena Kadal LAI 3 Aaja pera IE CSS ya PLS ala Gg Y Of ale (aa NI 
OI JEy (Tyo, S3) Iaile JAN dak | alay Al AI oke A2 lol ot jj Gee UK ja pra oma sal JL 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 943 ) 


IL Ailonyan A1 Sya aa LAH Y WS Lay al Ran peluny dala AI el AA Koloni Sienta DI ge) Gek Kd ur aa 
Ong Ie 90 BAL pekan y dal AI un (AA gay Lele yag CAN AN ny Of JP Tales Tas (AYI OS Uk COLI Get oya en pn LSN G 
HI Tadi adl if Ride Rr Hii elang dala AI Uap Gaal ai gd IA) GAN oya Urea! AAN IN GUE Tiny Coin Sek JL 
Che EN ON LS edajl Age GA Jan de ta plang Ale AI Ja dita Je oadag yag Kelury tele AI ole ham de tas yy am MUA P8 
Alay dala ale Balai OS Uetale A1 Oya) Olmoe Undiladly yang S4 ad Kelor gay Ah US 3 mai Ol JI pong lay ale AI 
Peta Un yarl Ali kano Ain Pl YI 3 yan ya eky Ale AI ke EA JI Ha AYI RIO Jis Il Uh pedia Asa pai JG) mag 
Ra pa IL Jas ya jga Lana dalah Rana aa yan yg CAALI aya JL Jas al). 


Lagi O Fay Tune ale Y SAH Lol dia ily Coydaiil Bela Ata unt inn Rise Uang) Riundal Real SI peang dala AI lo Gi Tatad 
Jo nd oJB L Gde say Odelia Ken pai Ta Jb le London Lah Ayi ayak SIS dat AI by By jU ea yay Lo Sya it KI 
Jd dag petlad JII (dana Je AP mL Oa pdl Camani Usa BpjU PAI Ki ea UEA Gal ReAIU yag Jp ad ce dal 
ola pad Kadal pagAl Iekagendaka | eng Ol) maria Urmala II Uya yekahi 3 pekang dal AI ke Ga Uja hj yuajal 23) pelaia 
Hat de INA S3 pg LAI ya AA Lal GP Ci SSI Ll Idi Lingga Sl HALAL oya) Ala JI Naa Jia RAI 
LA oil Bpr (G3 Ama Al MS Ole Kopi ya dala IL Uya dll Ayala Of Oya RN lan pa oya Enda Ujang JS cam MN slale G3 
LAI oya alundl Lay 2) gg Ugalan Lag 6 gaabali LAB eny anhu Jirah! Fund Alai 2nd jang dagag Ol Siang yag cad DI yag LA 
Bodi Tab) Ulang dala AL Ul Jong (IL ga long aj 3 Uang Aly Ale AI lan AI Igany lonely tan AI Kab ya dan Sl 
Leg AB LAS Spadll Tono andi Rido ae II eh. 


SL ii Uk O0A0AI | Rang pil Ata AI 3 Read 5 04 Salad 3 lem asal G3 Ul, ut GA D pasal MBS Je slug 
Jl setot 5 Us Gg cma: 


» Alay Jas BD Jl SUSU canada! ae oya Jet Aint Rei: 
ISA ppgia Asa 1JII Jual 
Alan Angol I mak: 

Lal GA Hai. 

2 WI G Ie Hua. 

3 OLI Gasa san. 

45 pebah dinadl 3 Asal Ggma. 
AA) Tem og HAN OI jai 
Hua 2D JI peak: 

1 aadIy kuali, 

Da Bata 

3 3) gua Jp. 


Asal memmii 3 elaladi el Aida 2EJWI Jadi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 944 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Haa IM Ang: 

1 otg Aida R00, Ki. 

2 eidoy inna Ao yasta. 

Biaonne) SI EN. 

fl 

did A2AI Jan pg bg S5 3 

1... 

JSI Juna 

Asap ygla Aya S 

Hae dan ag: 

Lal GA Hei. 

2 NYI G Asal Hu ai. 

BULAN Gasa ga. 

45 pebah! Anh 3 Ae Ggma. 

An 3 Real Hg 1J II lh 

Vj 04 CI SAN Had Ady Lola alat sesal) eloy Aoa ga gada UU (AI oya pal Hi ad RAI 3 Rel, 
Dg Ja Aa Jai Ja Je oa Id LS be II BEI Je ga Leg ESL JB aa Ih. 


SA Ailnn JELS ol GP TE aa SAI yag sed JS Jd JSI maa! yag lal Sa) el3I Arlauy JW Bl sket ya mad, 
lesaang Praja s (117:3 231) PN A ladil). 


Saba LIS 3) Ale casual Tedi IMS g Ubi! 0G). 


ashuiaal 9 mal Sa adi OS Ady Lo Yg alta jala adan | Pie copa 8 d Ita Y AI Geum! an) Pa at lak #Jlag 
dah day al ten ya ai Lah Ulat Cab KASI SI, elus oteY2). 


Gde OS ega akan Jend D4 Ol Oya Jana Jae JS Ol Jiya IIA peyging Lan Jl Je JAS Jas Ca Heal HO G sll al JU 
dn dai Gala Jln pP (de Lagi, Laggusasl (1175821) 2) V9 Ayla KANAN yaa casay sed del ne il el 
Abay elalia gita Bo ya Ny del) itung Gila Jan aa oya Pad! pak ja KAN Lyla! ang LS) ia pally Jie! Jasa Um JUN cegalaa 
Ag ika Boga ga pb de isl Ll ab Uda Heli db Jah na OT AS ja Je 9: BUS Jua ja ep 55 La 3 ih 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 945 ) 


ios Aid Aina! Ld) Cadian DLS Ola dig ser oya MG ALAN ia 3 IU Jd din Jep DG engan Tatan Sa adl OS adi: 
mb Jl aan NP Cabai Ai HI 3 WAJAN Rd ON RAI Al) Siap d9 Dope Yg Jet 28 de Lah Ulah Hegaa UAN LI jln ga. 


of padat Way gua Aly AI JUAN lay Hell ta le V) ES La gate Jun oya Tety SS La J3 Ly Melon Aji GM AS, 
Lai Ad 4 anon RL ey oya (B5) ellmall Bayan I Alap Sp gomlil SUS JP JST ut S3 ng) Rela tejaol DS Hey 1 Olah Re 
alor Yy Rin! 9 SUSU A5 Ale) JA Joni dal dy ale II an (SAI Tag Tanah GA Reli lain JiS AJ SG Hn Reli paku yag Ulgia 
ah 3 3 Ulu Gtag basis, kg bl TO oa as! Ida Jenis A3 Il Asal Et Ka AN abal Uma jawaild Ai sell Lele. 
saka! - Wlasol 3 Asal #3 lali 

S3 eyad elalai Jis dee 3 p3S Hu jlei Il: 

1 6204 ita Gaya Il AI Aan) ASLI oya or AAS Al! PLN Ie 

Ole AN oa Sasa 1 II Ju: 

SY asal ol Tetasl nj di nj (mw nj (US Hi Sal lh um, 


ka gada pb WAS oekny CIA ya dal dah Aoe Y HIM ya Cdat L ASI. 


Re salih (Dgn Ul») Lah Gi SS Ily CS DAS UI Gong Yodia Ren nnniK HOLn) Ab 3 Gun AI ob) jae JL Aih 
Ml Lay Ca yAS ygd Kinadl Gl) Lah CA pada Rep) CBD ya Asah 2Olisah Asa 2 SI JG Ope al 3 pai al Gap ya era) 
(Sea Tarik 1Uliany a33 Mel op ae lia ant) dh ap Tn, 


2 A56 dina Ah! CAN AA Pj Sr HAL oa da BSN Hasi 
ang dala ae AI Say 0 Yg WTI GOL US oral 3 eU Hp al Jb 


SY AP OP Gay LS Wib) Al OS La yag alim O S4) Ale jar fa La Lging Cabul oya Al) Aa Us pekagy tera Ale fa La Lan OT Y 


PATIN 


Da yag teella paka Yg Lagaska OLI Le Ling tadi Balas id Uly celoutal da yang ya elong yo Jah US La yag pose A00 naa 
tah Lag JALAII Cool old de Amel ca, 


3 2 660 isa pake day AAS (dls oya ja AYI Jua, 
Jl Rain gag plang ale AI Gal Al yag pas Y ea | Le Jai Heal: 


3 ben Op ang dll As 3 de Asad ojas Ol SMS Ad aa 3 Gaye ckoelua Asap hny SA Anang Ci yakin Atap (Aa S Asa g disela Asah 
Ala GP UN Ae 3 elbea Ol Ca yakin aed ayak Mel 3 aed Ola Cin ab CPI JA 3 bea Ol tRerela gd AYI el. 
alta Reel ga: 


As Y) Uli Gila Yg ly Ray pdl Lakon OY ly WAS peng dala AI laa Agung NS AN GIS Ag pia SAI yel lag Ilir8YI #Lauot 
—elg ob 4 VI j3 YL «3, 


Ak ya ina PUS Ka Sih 2G JW, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 946 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akal Jet yaaa LE JL 

aa ya ea jasad Jade AI 3 ASI 2 JI JUN, 

S6 S3 SY dag abdi Sio il Yg com ja (ds 23 Lah BLS yo Ang id Sai OT de Any ed Ae 3 ba A53. 

Ala PAI Ga EVA (de Ny Awi aman Upin Gito JI aman Upin Gin pel aka Ling nyi ka Lgi Hiltal Ra padi p A3. 


SES DSII Latay tag IDA Ling cdi mandi 3 Aku | Ol JS Ling NI elag Ga, Bap dolan #lgan akta Aa ya! cad) 
Ailonyan AI don Ella ah 13) Fila! 3 Yara DU Jalal! aan 3 JAS 3 ISI Uginy Ipad, 

CAS aya IG yA men oo MBA pit LL UT Cnondi Lay cal Gay Leing (aorta! R8 257 Upin salat dng KM p AI, 

de ml, 

SAPI Tel mal CS Ll AN Kay JSM ya Sad 3 mang! Ueiag 6 pan) emali Koaie Zoniluah! Upin Alta Roll pay 

Lah pelany dala AI ae AI Syay A45 Ae UyaAh! Gia! Uya OgT Alat yekay SU g Ad uya #lala! jam Alam CELIS ja2g 3 Hb AB) cal SI 
akanmdl 4 55laru YS WS, codu(1). 

Ab 3 ily pulen Tata yi Unyil Jb Dig ola Man aa 

4 505 atw Oya IAI AYI Haa: 


Jlta de Cool La Ain Asah La aki Al Keia AS0y Rem ina pola La gag Aa yasin A0ah 1 Olamah R00 (DI #LYI SOLLYI Im JL 


SI Ja. 


23 Reny A0 gai! Ja can Login gal La JS mali Kelud AI leo AI Seyay aa pal ih Jis lagi al el YI GA am) Il GUY Ju) 
nya GILA paler Tal A y ah Lla Y S IS Jl II Yang SAB pay Ja caleg ga gel oya Taat pbjig Tag Tau, 


5 597 Aa Gal CN Ay deli GH Pa Sandi Ly Ha, 


Ob cyadi jl Solo Lele Ola Cergiy Cile Aa pe poli UT coeUudI 3 ABI, ep ant SU) Jab ye Ie Ren SA al JU 
IU Uti (L ilor OS Ola Pata IS ya Opi NS Cai ya S4 Hilal) pin OS AA Lake Ulas Kaya V3 Gang pdl AL Y sg paul 
Ale AI eko AI Say Alia Taat Uda HS Oli KK YG cr Lain AI ge) yang SUN Sat any JB M3) HB yag 


Hug 


P3 Yg Ang dll poli Y ObuS Lx 389 (ISL PUISI ee MU Ol asap IS oya Og lom NS pil Of SH JB 
SESI Lobi Anak! Tami 2 Ola) Gp DO de Url yag pain Jia La Leladi Ig 3 3 lama T). 


6 2665 dia Cg Cl AI Aa) ASLI ganda Jaten 1 yA las Ll Gl PL! Jaja, 
IS esa 3 JSI pas) cad OSYI atng ASI uya maaf caale ly alah Calung ala AI le (sal pas 3 IL yag SAI asah: 
Jaja Sgp DU OLS Laga Reny (AAA Oleh Lyla La LAS aji yi Sts JO Ya ale Iyaal Le pin SI ob) elu pas GUS L 


II lo Gadai Of taon pg Jajal ge 3 Glow! Jai SI Sai Gadly Galon Ia Ai ay (LE AI Opo LINI VI meroaid yag ep laa 
elay ada A1 oke SI DN an In ak hina 9 PSI de Hangia Itam A0 BA mao II & West Lay 7 ye tekun 3 ade: 


s9. 9 


pad Ly diamon Hiaa yan ya. 


de US bay La il JS Lg, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 947 ) 


GIE Urai SI CReadI 3 LSI CLYI JB JB) Rnaiiann g Any Gitamoutana pa Jl Ramli Sal da PK 1 (Dyaala pl JB 


AI diulonali Ujang Ah SAB) madu play Ale AI lo ya Andy Oia, ye G3 Ce La pny Ale AI Io ya OY SLS OS Wly "edi 
S3 ya pekang dala AI laa al ad Lali Cetale ppi Ol Gador dil UUS J4 Rela Amma Lelah pola g Ale AI Geo al BP us aan 
Je Aly ta HAN take LAU Calady Up JLN Ag yah GG and AA elo oya dah Ul ciee damai 3 Ola) pl Jas le oma ii. 
Lain sd HI ab Ang pdl Asi AI Sega Ghina JS ag Clgad At ena jk Cell lor g b UeLon VII Clans jg de Gita Him p AdU 
S3 2S dah ya pik NG: 

5. Bu. 4 4 4 1... 
AS Ip da Mba CP YG Jak ya 4 Gara (ole JS Giitn) 1Op3y SUS MS AT dimadil AnaI RalA pl S5 Ay 
MAY Ioe3 AI lay Ie 0 Uji Ia GAS Gil F pama IP tgn Uda ag Lan 


TPI oa eeYI Ha: 


CI s3 any dala AI ala Agnyy Ap ja La Sa 3 OS ah IDAO Alay Gala Ap Oles Kou sn, SY il JL 

Ja day lea oya EPS dygnya Jltn A4 Play CAN en yeh Syany al Ale Ujang Aa) AI Li La gyas CA Us) OS Lay UGYI 
gada Up UMS ad Jar A3 elu ale AI Ola adl OY eta PASI Dg La SS MU OA Ot 53K Yg cin pama JSI ya yah SAN 
ml Ala A1 Gabe Ayang da al La Sk 3 OS | SUS LD Jap oya pelg Laypel dd OS Tina Aan Ga. 


SLB Ain y Going «Sule Pel dala AI abe Aid Tim AAA JS ay 1JU € pisa TamniK Ia G0 Gee Jis Ai 22x Jia 
dng yel yani Hill La ag EL yag BAL ISI dya Ja Jadi Nia leg 0 yang S4 al SAM ya NAIK A3 Md ega 
kind Gal j3 dad). 


8 2676 Zam CI AI An) ag or PP BISU LI Hei, 


CLYI rt JB “Rony Tina If Laankin Ry ekag dala Al ola Sl Iyan A0 3 SU Lan Gap B3 Celah m3 Aoa HPA) 
Remmkin RAI TANAM LS al 3 da bay AA Aan plak aa jajahan AAS yah catel pg Salad pai 3 UE) adny Atalah le mam! 
GB erly ad AYI del G els OP Ru, Ae le Aa oya OT MMS 3 Gel) 2JM “Aeelany Ray Kay eyang RE Reel dl 
JA Papi LAS AS jab GAY IS Billa F Atal Reel dy. konlaad TAI gl Ang Kuah 09, KM jl dir ati Ll Jl Cia pan ep US: 


£ 


MEA dina UUS HI Wo UU La #0 ab yA ya akad RJ dn AI ab ABE 3S ASASI Hilal dita! GUI 
JH FA oles lela. 


kagak pb WAS orlny pala! ya donlod dah Soe Y sb ea Call AN. 


SPL LAI SIS AT Iii gada Ul) Upah ad SS Na SEA Ai UK Gan ola Re Conan HOlia) ye el an AI ab) jas JUS) 


9 885i ayal AI amy Kaali Goa jae ARA BS Has, 


KW wslS Of Unei IS Real Pang Ale AI an AI Jgany ya SP AA Oka JII G Tn (2S JUN Salat 3 sal Ly! JU 


LO Sam eLYI He: 


31 UDA Keaay tesaka Ay 2 alan Gilas A8) ep Bd YAI Ws AI Uap EL p AI 3 Aa (3) Seal JW. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(948 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


11 gLSI eU Hi 


yee Ala ya palL2 Asal). 


12 pai GIlaae Gendl Hp A3: 


Oa beast ay data Spot Gily La JS) Cita pay ale AI Uaho AI Jyuay Ang jab Le JS Ot si BISA 3 Gala Ghe Gal JG 
AINLS 9 Akaaa Aly yg Ugilloe La JS) Gaia Ay 343 Upals, 


13 aras oil Hai 
A2ay gag Y A3 Ups Ai lag Y Lag ceakam! BLU 004 ygd yo yad! All Lag 2 Jl Ren Ui at SI & LI aa cal SAM). 


Asa Anya Saya! canda MitaU ja Je Jaa La yoy 3 ya Yg 21 Ula! oya dah yady Unas Yg Casa Yg Labor dl Jua lay 
Asa ja! Gi Saja Ia SS) ds elu (ena g Tam oolail 4 Dasatit 4 lak Saad Ia ON LK AI ya mel aa) Ha jadi 
Aniaya HDI Ola Gl Oa Ren Cenanik Haa AI ob) as Ji Jaae GUA. 


14 GM Gala or Sila Wakai Ana cp at 
Jet Wg Gala ltr a3 (de SIS La Aint Re 2 AA, JI. 


dish BleU 3 Wp Lesi luck As) pena ed Unas Jlase DAS IS Ulg ps Ja BA IA Ten Ke LA en adu, 
ol “kian Casa NO ceyam Pul pyas. 


AI Laga Sdh GAY BIAN PLAT AS ya Alia La ya cal La de Opal! Jl Jajal SA Jngtb ab AN) gal Gua 1013 
SSI alim 3 Ab jatian LAS Ginny SUSU Bea pa Tn gjladil oslgd «Ibas. 


GI ho pat MI Lo pat Boy ILeb GA inna Rea 2G PAI ada Cita Teater olh Ur SMS ya Galostuly AS la Ang pita) 


1. 
WI Heli 

CSI OLI 9 Asad aa 

Pn ind 3 W3y ESII OLI 3 (Ga) Io S3 eri 
GS INI mei: 

(5910) (1171343) PM Apem gek 13 AI JG, 
(IBI Ja op ag LS UJI mol 


Upule) de Lagu, La AI Ol yu elu Y) eale LalisS La Layouu Kilayy Lenyy Bol) oya all Ky 3 laen 2 OLS AI JB iga mol 
(27 ag. 


SE aah SA yag ter JS JI JII gal yag lab) Sta s3 Ala dls Bl sket ya BABI Hakea soal JB say JI Otun ghe 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 949 ) 


HI Lesung Lai Cal BNI) AI laraadl Gaba Hilouman JU LS ola cell). 
Gal dana Ja Kn ai Jan ya Tea LS UJI Al JBS ITB Yo Said #e AI 2 Jade JB JI 22). 
Ap all Anal ag Charly LI all G Aoa Gas. 


Had NG Iyo AI Jt aah G1 2 S3 lsg dilbuma & op lam Lini GI Rap al Read Ga UE Ad SAN A00 OP al oi Uh, 
O ran Sd SESI 3 Jet ja 2gb Lead el, AYI ola (le Hadis MUSUy LES JL ya SAI ee jedl pda ya Ilang Ceeale Ae JL 
US p-po3y take Una pl elgale (AU) A00 Ola nia Coy A3 Ily dilousa Ios Oei setia Kamus jl lah Ur, 


Hip 3 Lelang US paay Lease pl ll an er au) SAH pgn ee) 3 Ibas di waw & of Iri dala mi JB Gal S6, dsk 
IPO Ly cad Taka yi Of le POM Y pg Ba da ala Tpi ya yah Ld OggSN AS pay oa pl dalah Ag dam PI ya SAN IIS 
4 suji (as. 


de el ab Langsa AI ed (291245) GL AA JB LS pelat AS dilona Al gas $ Tila Leup Usa pal 2 ja WAS, 
(ale LaliiS La jong Sl JU Ld lag yi eeamdil Jie uya Lagu CALL, 


pas p3 DA dale Jas CSI, calon Ren P3 Ce Jap RI 3 Gada dilan JI dal Kana Lah A0 lak (294115) ga PN WNI JB, 


ea pasal la ale). 


Ailongan AI Of IP akang al Uu oya Tani Dg tertale AI USU) eemdil Ai oya Rela JAS ga UI Kila JI Ol Je gas US 3 RI oli La ls 
CMP Kya by Uks On le eelkial d Jaa UR Gila ya Pada 3 DUS ya ASI de Ja ep ani Ia (de 433 J5 lsg: 


Oam 3 2S oyt JAN Jl Lah Peel) el la ja ulas Rona AP Ya Lu Al Ol saat Yi Ap ya 2 

US OLI Jilid! oya dil 3 Unaledel O pandan SIA ognl oa Ca gl3 3 Ulang Alan (ds Alas ada cailos ly 1 (423127) paid) apl 
Al Keatka pi MUI AK Blean OY Sengia AI Lelah CAN Ol yo U Itil SY Cab Lalin La Heila) meat Iggkaly tesla cal Ol) 
il Yes. 


mp Aiy Latile) Go Laga) padi Kol ad il de Ia dilayar AL oya yi Tek Lee pia Ian pdl US las Jp uya TU Mena 
ALA pening sell Oh ls Oh Roma MIS GIS Jala (241727) Jilat AI Aan) (obat JB Leela Un) pin Jd Jo Ika 
Hn Ol de Wa Jah JB tel poin Lain oil Tit pel aj Jon Al Ol WAS, ega Gil Hj jam clgale) Ge Kila en | 

de NYI aa pin Liat adil UU ih ALS Joe JB SAI AYI Genta SU SUAS OS ya tin SU Ih elgale) Ge lal) J3 uya 

Ha gg IA AU pala ja Ga ON) Gg AS LG Ol LK) day apl Age le IIS V4 OI KA Lele) Go Lage 
ASI la ya Bri ga ya BLUS bei gala AI) Cd Yan! petir UANG engan de pai lead Ia Ol ol SG. 


AI Oya) ella oo AI Kila! Ugal adil SV YA ya Alay AL giat padi Ulas 10,53 Ulas Jgds pet gia Iga pdl Ui 2 ye 
ai Ideal Jat JB SMS GB CSI yag “4 OYI, EU ye PI Kel Jl in HS) BAN Sang 4 Alala. 

Upale p42nkay pit Utan) J3 Ja tele eisaa dy dg PARI le eada d SLS dilema AI Ol lau lgs. 

IS ot ds Bls HI okay (264717) Il A1 Aa) ebi ALI JB CAAL LAI pang you La dala) pas de Uleiy dilona Al 433 Ul 
SAH KJ HNS ya CSalun Aerly— lal Ralat Ul ey AI 3 Jaa ono Jl te Jaka Yg dala pegas OT Te pam oh deh Asah Hae 
SI LS temu basal Jha Gt oya LAU ob 0S Ya O pailas 5) pil Ae | ya yah Cemal Sale CS Ul "ale CU) Ulin) Als 


GP Laga) Lab AI Ol ay lal Y) eale Lali La Lagu lay 2JUS LS ja AI Alas elgaile) jo Lage) Lah dil Ol yo) Ipul Coeala 
Lgule, «. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 950 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(nia SLS) ALS 3 GILA Gada Ga AI Aa RAN Aa OX La BY ola 3 IN Le: 

Late AHY oa Ayat BY) oa ya elakal! Jasitul A8 Lane), je Laga, Las dl Ol) elami VI Helo alis Laycaul kilay, Ju Ji: 
Heni Ai ya Ain JI Asad Gladi Ola). 

asa 63 Je Jaa La — ga NI, SINI JELAS — AYI yaa Wan Nia de OLA ALA pas. 


MBS Lake) oya petad OT di JS anal Aomia pb PJU, Uptale) jo Laga) Lah #iiandel A00 Olla (ole LARI PAS Kemang ob ULAI ) 
sUas JELAS pile II denga Ja (1) Slnal JU LS Road Silau dengan pb3 tani AN 2YA. 


SI ON gay laa VI IL Alay 1JE ea (568 —6/567) 2 pi DB AA, HS ajal PLAY! Ad) aa Uso WI ne Gatel! Ia Ne yag 


AI ab » lia ea Oyajall Us. | gali Las atap 


Wa pel UN 3 (ani :Laus, 
Odong PAN Aoi aj Ai Ujang Moga 5 el pas G0, 


ON (Ily CA) Liga La Roman AE Jala La gam oya Ol Ir ISA N LV ULAN adl JA diy dl en LAS Gayemik! yeah ll 5 Uli 
AI Gay gama Gaal GP Cam MS ogah Olga (El Ud oil Oly SAI UAS Gaal Ia HW EN Pn Pe Ne PN PN PAN 
Cam Cai de NAN Jet al sa Of cela Ja JB Cl Syur Ud 20 D2 yaaa pal LK kang Ale AI Ula AI Iya) JJ 1JU as 
Bade SU ta Gaal Ka orng AN an dl aah (AN la payah Lag Aa Bal SAN og ob BP ENI ln pad ab 
Kandat AAA aga Gaal Came 103 AL Gar3 di Iaah ea SIN oma CalaS CILIL 3 PW EP SA IU ou Pe ms ola 
Can F3 Sikat Je Cahoala SenakIU pl Gaet S3 P9 JL PW SU SU CAP LA mas Olah LS) Umbi 
Hels LaligS Lu Laggu Tila 2 Jb AI S3 adil mak 


y Gla aah at Uya Tr SI BAN Cak ga Letule) Gb Leteny Kila JI Casual GI AN Of de pay ale BI lo II Iyan pe ya Ti 
beale) gb Laggny Laga Gl easaa 


Ang Dla IS 1JE Langit BI dy UAS Gaal YP dita Blend Olga Co yeee Ja Ronny HS ja Jah OM ya Lap Lo Ule Val 3 dtay 
AL ANA Uya pet oya At Una AA Urip Jah Bag Opi O ping peda OS) (IBI Bag Ul (ON Hua Ale aa ol Lama 
LS Iyingaly LAS LS Uji eeSaL Lee 3 Wet 3d Uya La aa MY Nay Dj ASI pa Ud AI Jp ee SAI yag toh, 
Laga Hen ASUS JUS CU yoo SUS II Ogap FU ANU Lia Dadap La VI JAYI BI Bela Sp af Jill eale PA eren ale lal 
Depay pay JPNN Gama US Hen RIDE, Se dp YG Lal jig Lenlab 4 aj Lah Ulas £ Lal! Uyadyl Pl paul UI 
EA A Ng Sale Jai pb JII iB GAN 3 Laga WIL Hear MEA IU) USU (Kol 9 lele Fa OP (ALI 
Uetile) Go Lag) Las AI Ola) sll V) ale Lalat L Laggaal Kila Jong 3 AI Je M5 Ulah 1JB Lt pai dy VI JAN ya art 
La 0 AI pdl OLEa p ple Y AS FA CE pg CO JAN LAS Tayo ot) CDI Clle LAS Pem COM Lai LS Aas NU Op EM 
Opi y 4 Upin 60 aya pd Kal y Gta Ga Gaun elony Lina yua oya Jong BBI Ja NI pin da 3 ng Ale AI Il gal RI Camau 
AI Cho kapat pelalay IAYI Bopy amat AL spp AA Gya Coli (Si Agan Vaialy AI UI Lal Gl Lea big BLS Al Ja 
YO Su Deyget ASN Jul play NE 2JL Cadang Ale II Jaa AI APLI ITA Gp Op Tyyi SI Jak 3JU edidbai ) kuy ale 
HB AR AI Jala oya 2 Ie Lgu. 


US 4eakaal Ul ckilaj p laut de pegadad Sley dilowasa dl OT pelaiy 6ASana Ul pyag AL Many 3S al Ji Oa Tadet U Ot lam yag 
dst Ibas A1 shm Ana SL) 9 Laglas LT Las DV ola 0 SB Legi Lenny. 


sbladi Olesi: 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 951 ) 


L Tea Wadah JI yr de RAY Ol JYataYI Is (lyplarYI US 3 Jl Al an) bla eU yaasl: 
JSI Getas d: 

POLAYI Odia) DB Red YI Rap 3 eta Rail JL OY GL lh K- Lgu las Y LV Ol, 

Olaa R06 (de Jas BY 3 Rela JI Gore Of GA al ye ya JB LS Ode: 

Le 3). 

2 SN ayal HA. 

3 PNG al. 

Ola dad da2 Gautunad II, GI LT Cd esa ya no G pola). 


JI HAB Upi AP kdi Jla ye OP Ol Ul yk Ielay dal AI eko AI Sya) JB BIL dil as AI ey GA Ana gl ya lor Ul 
SI aya Aanag ja Ca Sa (2). 


Hal el or SAN II Wal) mpg Ola! OT ea lam Ailja OS) torsi BAYI oat Jah JA dada Syadl la 
(44: Ji. 


alis, Uitng yo 3 Uoaly CL ol Ted OS Ai Lenny ji oya Landa Le Oil Lal Jep LNYI Mis K3). 
GUI GAY (HM: 


ag Elda ts Ulos AI Ja (EXA peti 3 Ragada SU UT Je Ja OLI Alb ON (Rio) Aoah ga Ul Aini Aoa Canngd GYI 3 A01 OI 
elang ada AI dee drs, MY, 


kon gan jl Ualey Gb Lagga d cd! HAN) pg dengan CI Ja ed Cngakaa P3 jl (na A3 de Jap La pa LS AYI om al 2, 


din! Jd US Jing oh Ubaya Cemal pelan dala AI Celao Sy jl ni Jd Ha UI CsadI Wany ba ob Oey ot 4. 


oa Ana ya ola AI JAE VI pegiat dg pelg Ale AI lo Sya rian oi Real pel Je Ipad GL ole p BY, OLYL Ot y 
Sip Iyan Hain PT) 1g) Para gal let ul uh Oles di Jk obanog d3 Iya B (0 ya mall lo yudi 0ya lu! slery (ALA ya 
AAN) ya UokiS 


II AAN (Gi 

CI lea Jadi ga oa casual! Hino or OY cela 1S GIA esp 6 Iya Teri VI ola 3 R04 SIS Jl. 
hua pb Jalo sed tell AS dkag | SAI Arak Aha AT AS yaaa Ika MANIS Oh 2 Ayat, 

& pedal! Aini 3 A00 #0 le 

amar! Ahanay elor Lavan y cp yan! Aiunag slr Ulang CisuN 2 Clan ya oya A0 ya Aina 3 Sg. 


ay AN US Lead po OP Any Lol Aelany dal AI ap 1 Jgany JB JW Lagis BI ay dila oya ale aon pan Ainang elo Lai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 952 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KAI, CASN 9 Sao Ren Jai Cegad laka (3 Anak (TPA Rea JS) CURUAS oya jab Ulung dala dl bp AAS CGaa GUI 
Aionadl A0 9 Aina, 


oa M3 yak Y CU Jas oya (UT Jia le OS pang Bl 6 CADLS Asap paul yak Ieluy ale AI eko Sp amal Aang slr K3 
tas Gal Jalal). 


Ang pb Upale GAN Tae OI Ol Ta pall R00 pelan dala A1 Ueho Sya ganas La Ia ah. 


LI Ah OP pal pp La SS rudi V4 Sae ya it 3 ON Uya pi yolor dadly pl Jail PLAN ye day IS) il Ady Bae, 


(Yg PP Gada p AI ad Jap Yg ai La) gag Hall Rel YAA A04 JS Peng dala DI ole Ayi » yaah O S3. 
Ogah ISO R5 td Bytts BLN Jl 3 one JS ai pria one JSM eng Ale AI ale Aji Im de la 0 SN2). 


Jet JB AI HE SAY CyP AS pe laka (ADLO Asal JS) HO dala AI ala Aji HA Aan) nga Kal Lae BLN GUY! JG 
Sila Ilea a3 de Jas ek IS Ha, 


SMS dadi Cnoaktakl BAU Cleo Oral Ao ebi #erlI ad “Aoelang tag Say tia Lg Un guling Cry Inlludi Bando Ao #elalal JG. 


383 LOLA 03 KM, AL) 28M3 mey RanbYI Olg G3 Sana 2 yag "EMS abg bal Ona ella Kadi US Sai Aa galih yag 
Wa ya dah LIS ga pas AA ya EaAH Of ee S3 SSB OM LI Kel GA yaaa! Leto BLM ema 
Tas ya (asap JS) Hai Lo pa Uole CyAA 0 aya gak Yg Asa Cena Ian AN tan by PUAI ojal jas Jyh ola La dapag GI 
SEA JS pd Il yA MMS pa Gama alel da (IS). 


ly dala AI elo AI Jay JB IG Us II ab) Leto yi 
Day ye3 din adl Ia Ujal 3 doa ak (2) 
2) ye Coat dls yul Has Ja Uya Hua Tel) SKI). 


slale O yel Jl eLakali y calbi La A3 GI, D3) s3 as Jas yak Jia do) yah Tia Lal 9 dot ak dia d lag Ale AI lo ab 
Iin (dy CAN) Aa Cab Jali 348 Yg alaihi dls allah! Ja mah Ja LgdIA adi Lag GWPYU Ll EP Oya S3! 
Join pad Uya Aula Yes Ja at Dl paka pad din ya Lalin U al 3 donat Sa eYAh Il pia OK. 


(db Le Ah ing Anggia OS Cab SLAS AI OLS Is: 

1 ed ya Jeje Jis AI alim OS Clasitana jl Jati jl apa Si Jae de Anisa CSS IS) Rindi G9 pama! All Wall 
2 SAN Ga pi lala Beat aa LAS syal ayal Jaa denada, 

3 ad AS UG Ol Hasil IMEI 3 be jaty YG ce nan 3 Bd yan ya Kam ar ya ayal Celah Jl yr Tya ya dot 3. 

Gil LAS plang al AI le Syed Aas Lelah Rape le Jaa Y JUS Gang peng dala AI lo SO LS. 

4 PI Olesi: 

WAN Reny Ol ES Ui le aja MY Blake Wild Ego 3 yana all memliki Of Ilas AI Aam) ole Yi 


Sar SI AI pg #dgda BI of ma JASA sal of ea de aa ati. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 953 ) 


Po DN il alas Gama Y pain SU diambil RI Colak jl yan LION Olla Can yag Cedalang OA SI IST AYI gann Ol 1 
US 2 Yg (SI & pdl Lolita pb ily SUSU oya Lalin Aas jd SALUT Gaal 2 Ja taking pi gl olga al jl an ad 3 Lagi Sus 
ya y Bilang Al Bilas. 


phase Sao (AI Jaman Kia) #JUES Sego Use Lagg peang ale AI ho A1 Jguy Ist 1JW Alie pad Unaitnad! IA yo ly Ad Ol 
Cor Jamadl Ly Yy 2ya36 Lanitane (bl no Ika Of, BY! osn DU € pad) yeah Ollndi Ugia Jai IS leg 6 Jaw ada K J3 Lang da0 US 
(153: 0x YiJakaa 2 SI G3 bl. 


mekah! Jadl SU (3 Le Jala US JalaU titah Anal oludowh jl por din Asti! OA yan oya AO Jawa Fat SAN Jaga dd Ob 0nd. 


C3 Ibr ut SH ebLI Lal Gal Tamil 3 LS OU2YI Reaper anal Real Ole S3 La HE GI Salad ya rei liat JS, 
Pu) 4 all dat up cit :Jb Ka dat uya 13 Sesi at uya Jas ee os dls elu du elas oi JG al dino Bo GI 
33 islan Jas eh Tami AU V3 CA sep gag ak Kmag YR 1S Kost SI Su :J8 Aa "J3 Feat Yi Hg 
(jua. 


rol AYI oya seng eelas ON Cdaji oya Ul Anal Jah Jas Ea Ol toa da LAI G3 MIL LI AI Yam Jet. 


Al Anta Ill AI CAS Gastuas U dee! Usus Oakag jAYI SY yg plong dal AI Calo BI Syur oya Hajalaae 01 yag Sya MU Aa Ol (Gt 
Wale sb 3 BII Yg Lelaki Yg la pei AnY Gan AI 2 B3y. 


GO jall Yg Urban V3 Urai Ab adl) Hp Ol Ah AL Lin Gina oya Tana Yel CA pa NS Ie-gemng OS Laba sell Ju 
Taka plan! DU des WE ca). 


JIE anna Ana Wol Y Ce reli AISI adi Jia CitandU Jas U8 JanlU (Atendel Ren olaoe| jl jar JUNI Aid oya ora La Ol ol) 
Un Ya alah NY) Gatal Ola aki IY, 


AYI old 0 nii Jie IS pb Upin pad 3 Gd Of AR SUN NYI ae MANIS die able PLAY! U Jaksa GI Ea Lam). 
Sad 3 lalai Ji gif: 


cakil SG yan ya Ino J Upin Y Led BA ya Soluna ob SAE 33 uya AS Ouayi Se oya d yakan CJ lia pr al BEM) J83 
al 2). 


Aim la CeyaaN Jo (GAN ya Nela jelas Gril 3 Oleh joy dal ye Ita Of 3 re Dede Ad At YUK AA Aa) mm al gi. 
CP sd CA al Ale Nas Jap oya Ol Anggia Ball CL IE, 

H3 dodia RAI Cenanik Amal 3 mag 2D le Gel g Latorl ep das Al 2) yag Usa JUCT). 

Key Ain ma HA UI Jual 

Har 26 Ag: 

1 Asap kuali, 


DB Tuas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 954 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 (ega) Glee Ja. 

Asa 9 Aini 2 JII Heli 

dana Hoa 

1 2nedeli, 3 padi 12K 3 Amd). 

Lowiinmk! 59 pacuki Hip Joll Tim 15 AYI JG3. 

JAN Aj up Wil JB Lhagad al SSS Ba 3 pdl Aa all all Ja 3: 

Ba Ci aan ea SAE 

ea NUO) 

Sta Jar Gi Bang elang la AI ae eilanal! Byun Una Gp ob Ol iB tag) las LG Anis LAM Tags!) Bagadl 3 pend Umat 3. 
2 Urudgakoniy CA gl GI Cell See Ria Saga Haleee AAS Ray pl lele Dae 3 Ul AYI Gta, 

mia da dp oa elang Ala AN ap HA ya ole LGA HOT ella dus nada 

Ad pit pd Hilit AhAN sale gile JI Api Rino jl jai Al Jab Il JP oya pay de Al do yail Il Siap La ind Saya sale Jae 
Hell gay ma laih SY Las, 


His Y Sl AS Ag UNI Alah SUK JB Ca JI Aan Tin el BEI AA US 3 GS Ola la Single ola il. 


P2 Ten Gt JELAS gal G3 Lagi RUN Ij Toletasl R00 Jala La de Giler Atadl OT ya Kelly La JL Lap UI, 
JAN EAL SL Ode JI ALA Tina 3 ig KaladK H1 AK, 

maa da dp oa eng Ale ap Ga Lanka al OT Gilg La Lt ala cisakdl Julia La le Tnndl ca Gilas Ona padi Gen! Je 
danny Gerak JI ala Jian Sd! lia 3 batiy “Lagin 33 521M Mel yA Alay jl 3 pln Jadid! Cb de Caad af OLI Yo SIS el yng 
Iso Iga JL dia 3 V3 IS ce dial il al ai do kill G Lead) Clan hg el Oa Ke Hb Aa ab ul JB, 
Jong j2 op png Ale SIG). 

3 inai RS OT Ud ceme, CI al de BNLYI ae adil 0 ed Ikan YI 3 Aanadl Al Of 2 JG ol ws Jp SU mn, 
kasa Op 3 Jesus da said al 3 pdl Old Jasaag MU NG ce ya! Jamin (3 Lala oya yaei Ggaa Il Ole ejidi lama 
Ti OS LV 3 de Jis Yg cina Ag ala Uno Cemas PAI Hani Bye! Old 3 ALAN 2 Kalla Aina RS Kong DI Ao 
AS AS la dg Jani Gpr a JE Rinadl ani pemady Ce bd IllantaYI lela lie HB) ea Hina Ag pet Lado pentil JyII mami ang el npg 
Oma g Ale AI ola si). 

Amd pl 


pal Raga powmit UET US Gone Ai San ya pa UE: 


1 Aalas pt Ugia Oinay Y UT jLa04 Aeioo gl Aina IaLAT AS Ja sale SI aging Aina Gg pa Anal 3 ad And 2 LAI AN Ad 
Aaja Alai Ad yA Aina le lam PNS and AS. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 955 ) 


LN ud: 


(yA Meat Lay tik ema Ah AOA Kong alang Ay Ale AI al Jd dl Serai Kana Jp JKE Udang Ale AI ko Aj ya day La ag 
WBS Cakay Gebang ale Al Ulun AA Igany ye WA Reryo H Uglin JII CL Malas) Lah day La Jale jl ajal mua Yg toyEy yng 
MELII de limo Al yo. 


D9 aya JP Lah Lain belia ASI del 3 SI Gal VI peni y dki pl Ag ya! ita! ya HS YI yA JK S3 Iyan. 


ol ea BEJ GA YP aa dy RI Ale aan WM teng dal AI lap ai ye Up Ang JAN Tina Raon SAI Of JAN BU ca Jade 
IS ae an al mr JS BYYO La ya UG Ud Pl ole OT 1S. 


Se gay CA Allah IlaSunay tal KALI Genkai U9 dat YP lisan dakg yA SY y9 pekany dala AI Cela Al Syur ya RAS Ur AS alas JU 
CniaN Jas 16 gl Lgi yag tekan US Jas ya PENAK 2 


OP YY AYI goo & Atma) OLS Yg Rong yya PI OT Ge play dala AI ko Sya Jp MULAN IS Ul toto nadi eU! JU 
CU duka OP 3 Jaa PPI de Wal menit otak P1 Jo Len yle IS) Land Lagal patirg tebal Il Un peng Je Lela ae Lead Ay 
MEI AS Gina emak SE AA Ie, 


D Alai! Anna: 


3 Juad A8, Apron pas jl Upi plat YI Rani Rona UI Cnatal Leone Raul OKE RAI oa Jd) Sely la A aan Alah ya ai La yag 
JUS dale Ana Y US Ona had AS UNI: 


plus Joel p6 D Hall Ilang cuma! 9 Spa II, £ mba, dya APijta PES) nj ala 4213 ds jaan Lo ld #NLall ale Ulat uya 
Moy POS dot af ey dala AI la AI Jgn dor VP Cie SAI oa Jl pdl Bl dala Alah kada La Ta) € gal ah lay 


Lag Oei S2 Gaal lia Jts old glji Vga IE SSI BALI era 3 Ile SA dell Pele La PI, SL ale Alai ay 
kabil ya ya Lusi A1 Salah Ol An, 


Apa oa aa SL ia YA SASYI (Ky Laggaal gala 2 Il yi Olla PSI ya Bold Ap dabeis OLAN Ula, Bye La Ling 
Lloul, 


3) (SI Had Haa al Re ji PKn ng oya PO SNI ala Ai 3 Aedap Canda IS) laka till Yy Ann yaas Yg Ualor SU IL Ling 
ALA H ori Gus JA. 


Ame AN Gama dah plis OT LA Nik tk YI al pal af Un yang Jam Je Alah dl la yee Jo is dy Val euy ade AI ola Ja Ob 
Jah yag ta Ojil al le Jah RA gn Ah jain Y Ol Ualy tebal yag Kol Sya Jl Ae Jatah DAN GAN AN pama Tin Jia 
PS Olly SNI dale dlu Tek Iltay ag ydall Alast 3 NG ep pian GOA ANA dak dil II bas dh Ka yukk Kek dd Cah ya la 
oa ala Gea! S4 ala GA 1 SA Uh ALIS pel Jah Yam USU) tai Gama da selas Y Ja yag OSN Ramah JI Jai th, 
di ALIS AL Oyin ya IG HA you ph Bole 0 pr IS Kala le Jyes Ida Of Oya cela eelBYI maya. 


SA BI AP HL Eh Baya 383 Dadali Slam D3 Ckalandi uya 2135 Pd 3Xuai ale dll osYI PAN an) Ilkai data Wi 
Dakun dala A1 lan AI Jay OSK AS pal Lnadony Oak aa Lab Gta AB ala yan Hakan Alay lag Ade AI Cela dl ya, Jl jail gt 
Aek Cg Jalan (AR INK, 


mat aka Ily Ag Gaal La Jah oa Ala oa perah Kelal Jah ANA asn ya OA III Gan dh pedia YU Rela ya 2133 Jlay OS 151 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 956 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dial SU Als pb oya penak! ay YG Bold Jah ya Ol Uya ping CA gl SAI email lag ya ol 3 aa Sa) 3) GA 
ai or SAS or ale Y dada Tam 2d ih LIL GUY JB eka! oa Reda Jap SU Gp jai Uyeng elang. 


Hamdi Ck JT RS dal Jis Al 0 YI Render YP Ceker! JUbil Ah dn jatd CAng yh Al Bole yal Ular jalu YG CJ Yam 3 JUL Kp jas Ay 
INI Jas ea Kpsin Laad Aib Upukey dikali Jah 3 Jerat YG AI dor de Lalai | al aw. 


Ad O yagit LIS medik Gil Ujang dala BALAP Ih Gaal) Juni pal AP Sila (bad kl ale A0 lah Ha san Ad jelas | Le 
ABI CAS AS oya yag yag cal Ol Gay Jp At La HJ SUS oa LIL GUY Jing Jah! al de Ja pa 2 Lie GI Ga 
ol ace de Lagast (339 Olga 3 Mllaus Sya HS J3 Anal as. 


3) Anji Adi: 


IA ring tillantaal Jebol Aa 6. jl SU) pe Ai Kung (daily JT ja Melon Ujang 2 lan L peng Ale AI aa Iya OB La yag 
dedi peka g Ale AI ole Iya ye Dale AA SY). 


kar 3 dl am jae ad ain RAI ganda Aiko LS toge BUY lasYU Lah OS LS adil MV, Jais 5 Sdh 0,4 AYU 
ass, de IN2). 


ham Je OY JP camat Tae OS Uh cdi lg ai Takan Jah Lag CT ia Jd La JI penis Login JS) eJail de NA dj de AI II eiay 
oa cak ol SY JIN). 


MAY Tia Lem! 


Abad de Jaa Jala Ok PU play dala A1 Ula ol La jl yor AE Ul2 Tomow pekang dala AI Celana JSI Oh ya deh Taja Y AN GMN 
LAI. 


Ogila abjad le Tah jp Y Of dak 3 Atil pelug dala AI lee Ainnas Uya JET La Gaaika Uya HA AA Utama adil AAS play! NI JI, 
Lydia Janda A3 TP Lag toa pi AN Luh Mama SARLA B pun Ala 3 TA Y Al Je No PN OI OB kes Ai 
Ale aa aa aa da 3 Ja Igor SE JII Ida Yg type AN DAS de IAI gia ar JUAN yag Ala Jil le Jared (EN, 
doa Hm Any OA yogi ding pdl AA 3 ya giaa ya (GAN Jae Ve eloel Eni pad Sal LK jk 0G Ja today pang 
de Ki Ob an ay ALA Sekawan (3 Kb Gale Radit Al elang dala AI Io ya Ol en Ol dag Tel AE Al OA le la,f FOLL 
Ha B pely dala AI lo AI Seyay Ubin Long BB) Alay laki DI Ka pi WIL Rang Ol con Ol lay eliita DU amp BI By Bale Baal 
SL SUh Leerg ii oma dy Ulas aki oh SMU JW ciuall 


MAY el OI ad ea ed ALI AU ya OLS La ga tega Sep Yl elahe ST Ah 3 La ya JAE de mm JYL OS 
MAY BNI Ou Le dan Ja US ab oa JA iban Je JAV O2 JAYU seng dala A1 lo ai Jab Akil) OLI da3 jajar ea 
dna lan yag PAW (SU Job JA! OUT OB ppi ab Sui get le JA ENIS DU V Le ng Koala, Ra nadi WlaLN e 
kill! Oya AipUalI aa Ah Toman Gilas aah Jadi! JI Jis Jas MG Ol, (03). 


AS Jan yh GEMA Alah peang dala AI ala Ogan SAT La jar 3 Ielts Ob (del Jala OLAYI OP UP edi MIN sale) ygadh He Ul yag 
akta 3 gd ade jl Lai. 


Kan da Lia OS GB ya Le de ay dala AI Gala AL JB tah Ra padi BALI Y UYA jg Yg Kpn peka Ale AI ala il OY eye 


Ll jie ab yag Re SY 3 Oladl sel M3 BP JY Sp Go) £. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 957 


de daa Jaa Amaka yh Jail 0 jettunly MUI Sy dal Aung Jail de on ji clla alas OS Ol Jd Ob 21 aan) Ill ALI JB 
Fila Ou Jay Sina 


de, OS (JPU petasan VI 7 Yg el OS PSI IS EV SL GA de Jo JSSYI Sy Ball aU ai HL 
SIH MIS SN) de dala BUSI lai A4 ti misal! Aale j3 Aman! de SUS Ja oya due Ad Jaka Ely ALI Sa 3 Jis LS jd 
AO). cl. 


dm AAU Ay jidll dual 3S 

Su oa HS UV lean d4 selada! oya SI Usai) MW Up SUS way (akal y Aly RAKS Abal) Ay HNS ASAI peyang AYI Lima om Oke 
Lb Ola Gde Lady: 

djis Co) Old ya eat JAV In gan, SAS di elusula: 


SA S3 gap & tea Ma Tia gl DUS ja daan AO Ol Oya tekuni Kya slasl Sa Jada Ol Yi Fulonsa doel ig Ol gai Taja Aan O 
laa WES 6 Il telelid oles gf ag Jtastaal gd dandan oya Ja ata Jgir ajja ad ta Ki Ng many dal AI ln da0 Sand Ceang ela A aae 
SAI ag ola 033 Alah LS RAY ya omily Abal La jl gor US pelag JL NIA Aa, dg ya Aan pad CAS jl Jail laka jl por 43. 


Lain da US Ana Aid OT elag (NSTI Ia 3 BU: 
Lag Lea ASI Alba Jb Wa). 

2 pekay Ale AI lo yadl ENS £ yha. 

3 Ja dp oa WI euy Ale AI ale OI, 


SI Segan Lala & Udlonnal Ueduto Rep Lahat 3 OLAYI Tino OA Cina pin JYI Ai Un SI BNI US os Jasad! Oli Al yag 
| ons Jah JS elang Ale AI Gala Al Jay SUV Led 33B Y ora GUS Rap JS OT jp Lalat jeng Lele B5 play ale Al le 
ra ajaaa GI JLN JUS oya yA de pyaia Al gag elang Male Al Ula AL Sya y ian GP GI) tian jl AS oya din Ap 

SMS yah KOS La Ula Bai Alat Ridp pdl Aid 39 “hap, BAU Jl Raoely gl Geyh Jala pyae G Una SIS Omi: 


1 dala Jas oral Gabadn JD LK 1 pil 30 Aap IN pan dala AI elo AI Jyury JB JB da2 AI ea) Iya al GP plang GA ly) La 
La el Wiki ceme YK Jd adela G3 seb ebi) Ot esaue Coral Ss Ulas La JL oral G Uli Io cam GP SY 
Na 


Pr sebaga ae Sya 4 ad belisuYL SSL MI legi YyL OY cold Cai 3 Ole jl yan dia Sling 1 me Gaal Jedl). 


HB) Upi Lana elu dala AI ho AI Sayang oya ya al OT ya ya Wap dala aa HS un AI gi) JD Laka JL AI Ve) jau 
dee JB AAS ida pro G Lena IS AA Jl AI oya pai iya Candy tool dala A8 Ula AI Jgang II PI D9? oya ya Ba Lala 
La de JD Kalau pekan dal AI Can Aan DA) SUS OLS tandan! Up Ola Li CASN SA Hei DLH Cha Taly) BLS peang ala 

LIS AYI Gb 3 Ti Sya adl Ag UAS JL OLS comnlg Coua, 


2 JB Lama GA EA JB AS ya dala ay Lali terbang dala AI laa Gal Ely aka US ISU ur RE) OnEy GL ey, La 
aa Waka USA RU Ray KAK IU HUT JB Doel yak 2JB Sei Lada cd Sa Lab TS Tatan MAS My Lay tesla Jay 
Lg. 


sngt Il p2 OS If ola 2 ALI 3 S3 Lao jar dea Jail Cl) pm gal SL JB. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 958 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BTN Anya ya Jora JB SI plang dala AI Galan BI gny HA eka YA Las ISU Legit dl gan) yag Gaal 92 (2jelina paru Gel 
San UT Aga ja Jana JB PNS 4 NAS Rel FILE jak Sekar y ale A1 ho A1 Sguy JW Seely 354 AI Obong ai Ai My ln 
WBS Jgka plg dal A Uelo AI Syur) Lana Jia SP Ld H2 jl JB Dalam Hpal Wo ii UM Kmek :JU AA. 


BN edan AI Iyan BT tki af PES ya dian SO Ol Op dadi Sya eka Ulos! JB Abg telamdl Plat ma SAN SAN lia JI) B6 
Dg RAY ya Okay Uya JAS goal Una Ugal Aib da yel Kian old dalih Sh lag Ads 


Bpk Sy ls AI Cola AA Jigar Van Tita OT Gg Bgad BLS) Gado Can Aina! CAS JUL ih ny Alt CAS Olla La le II, 
OLS Of any La Lginy CAdiluadl Uta YI 3 LS Rana Aaiad do lpg 07 jey dani pg Ja GAlaa La Ugia Ja elatls Laga (SEP Olidoall € All Reel ya 
Hembil JS goal ta jlis Alas ye IjLU adl Ai Ae pelag dala AI lan OSIS Ulgun yui pollag jl Laden yag Ang pil Join HIU 
ag tele D1 Ol dil gi Of pelan AA nd KAA IP Hbd lal! Apa aya IS 3 Ul ta Jul plg ala Jljzel) All aya 

Sad GAY! & kki RAR ly Syed! by Lah gi | ASI OUaonll Ka OS Hy las Wan Yi aa Ka. 


ce Pria Olly Jljit 3 pel dala AI lo Al Sayung Raline TAS Ha male JL AI Ogan) (LSI dalan! Of Usut Lan Ll Ja 
dag pb Anoia Ol | jahe Of dian gl DUS ya Ya Aa eh SA da Yama lah US Ulat NS Ja CU OLYI (aa YV ID Isun Bae JS of US 
2LG Y Un pai, (Lap 


Lah con) BIL OS Oky coil Cam OS UP Gelas AI ya Kama ad abah Ll dana MY elang dala AI le Silam 3 jile SS Ol 1 PB JL ob 
Aan mb DIA gg € Until elang Ale AI ale dil Ak. 


Jasad Ang oya elang dal AI elo AI Syurga il ea yag Cia Gi Upah AS Gaal el Waton oya male AI Olga) PSU ul! ya Ol 2 
GAS an Gp ala tea Jaka Ol Ja ORA an AI oo SAS jr Kei Uadana B0 WS yag UNA Rap pl Rio Aas yah Jah Lagi): 
Dae JB pekan tel ISI MAS an YA ma MS. 

oa da d3 Beleal y G aa Las Ob many mai Tika 9 M2) Soe G Lal) Real) LSG Jaya Dp Da2 SU JU 
Je Mn Gale pil US ag Uban dal AI Ul Jae! Gde hila Ala Yo yag Ol Jd S yagan Al le yag UJad Yg al Upkang Aale Al aa Sya 
bila OP ega PLS # Un 08 POLA AI Aa SI tah ab A3 NN p Uh Ao aU JB Gelang dala AI ala AI Sya Sm PA laa yag 
ale AI la dita y Ap RAS dy US Ra pall Ana Ja oya OS Alah OP Kill gf 3 Lendya oya Lal Gie Tina Ja oya OS Jai 
il mag. 

Ja da SS) Lil II lapale jin pang dala AI ala AI Jang aya lag OT Ja Ora OA lor Lesti YL2 gor Laka SL Ja dj 
ee Sy OK ppob dala Lai OLI ly JUS MAN any dala AI ala AN Jay dala 2) SAI EU Aid PLAN yag! 
CI Asy II Lay Cabul Ay Ab yi Ba yan ya II La kanal ULAN Gaya UP 4 gn datily AE GAM Al Ja A6 OS If gelang ale AI 
SI Wendy Upin AI JI Tai UD Rey yah V9 hino ed OS Ul jan 3 Ja OP (dateng Has JS Upale yoyag Raglan R5 onuoliay Hagidel 
ig Aly ML Ale 3 dls Al el Ol Upaya Lin MY Aly Sg DUA Ja Aina SUSU Ce Jae ASN 3g Jan ad Uy3 Rea ya. 


ui 
SA: GI Heli 
(3 


MAS PN ari Sy AM 2 bd UUS tik Bl af gado Ge Oh ab oya Pad Hilal Sp jl La peng Ale AI lo al Ip Ot ya 
dd. 


IA ai: 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 959 ) 


Bonar gif le Ou S3 Ada: 

LK Heli Ha plat 1 Jin daa Cg Cal pa Uh Kama ob JST kang dal AI al SH Ily ter ogi al gab SUS OS ukk 
mAh Spul de Jus. 

Di mid pe UP LI JUS Seed ADLN G3 Coado Jar 1 Jauh eta Upin SI BNI 3 gue ekag dala AI Gala il ny LS Ud las SP OKU ol 
GIS ema BIP O poni LS K. 

Uasl UeS ania YO Ol de Jay We elang dala Al he #Alerl gta pasal) Ja Clan SJ oya Dakota | SDA oya Uni IU dulonsal 2 Yjah. 
3 eta psi Ol Sy Lado Hilal p Laser CL Ul ag GUN SS AYI de Goa Ol LAS OS ol. 

AA ee SP Lepas! GUS II, IL dala pala Ael3 AS Ogliry Cal JAR peng dal AI lo AS JS AAN Antos SJ OK ot 


AS Jd ya (Ie YU MRI ai elo K0 le Uli euy ale. 


Saad CI 3g SAI elhah Se Rea SEL (S3 JS ya AAL Lag pa JST AS AS Lb Aa AS ly YA PL Ka ASP UU A3 
Alay al AI eko Sp JT pan Jai, 


SE Ng Lela oa UI ai Oh 3, 
lg Aala A ake al SPL Si 


Oo dil pekan dala AN ko BE Ab JT AB ARA de Jaa Y 2 elang dala AI Geo AS Of Hias Alta Jos oya Lalu 
By RAS II ya ae ye Jika Hy Ola ga Telo ain PLP AN BL ag GUI Sy AE ole F Tyga BL oa aa SI, 
Y V3 Gde BJB cat pa RN ya de Jia dg MI JT Sy calon CS pi ALE SSH Ab) aa pel AE le Ugly RAI Jai 

TOP Anda ISL apl Aha 


Sl) IS 3 Tm OA yk By AN OT le OA kan Ol ng BAN AAN LA SAN, pegi gn G Gek 1 dlhe Febi Sya 
Jaa Jala itung Lily Condong BA ya dliiang Y lie BS OS Sy AN Jadi DUS Of Lal cg yen Ja! SS Dj OP ai Of ne (CPI 
ol .(lyads. 


HI RDA aU OS Aas CET ah id dad So Val Tyga SPUN AN SPIN Jail of Je VI Jp Y DU os) 
Ale Aaja Y Cold AL AI GOL Feb Il) SSH a39 aedel Aly. Jalal! enam Lag 0 af Lagatin jl Leela 0G BLS ca Je Jas. 


SA 3 ea at ali 


al de Jap BA Alang tekun dal AI Gaun One CI Alaih gatAl  yony HA AS La 2S Hama pelan dal AI ala al SL Tai ol ed 
La nyang aa ey le AI ala yan AS Jadi! laka Jah cal AI jaaa dion Gea Gank SAS DL MUA Jany salad 7 )£ Yy Toeluat, adl 
Ia S3 BN SSI 1 Il IYA Ola yani 3 Jerakas cit Bole If Glee oleng AI S3 KS Ana ya dg Jkt OT KK Uas Miang 
Andi IL ole abad (3 Uut Joran, (3s east Jasa AI JI Les NI ad ag edig (AAN. 


Bj ot de AS da CA Yg OT Ye Gan Cabe Cinaomll OBYL ya Lali Cola dale A1 Can Sya HS de Bo pnya LAS yA lag 
PI Ala ngk! panai alel Bol If CLS oli, Olla alta G3 Bola JUS dd Bo Ja (EMS ID daya Of Ab Gaal Rina! ya VISI 
WS Aj ia yha. 


D4 by Tonlaaa O K4 JB Im Jay Ulung dal AI lan Aya Alap AS entri Lo gak Cadas La org pal mekug Ale AI lo al SF LG 
(sa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 960 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sy ska LI pk Jia Il Y OS gn Ol elang dala AI ala Sya AAS Le ARA ya TU OS Ah COTAN mat p j3 Id Reed ol Jt 
SL Ga UAN oya pekan daa AI laa Ay Ra FI jitu) OTAN jisual Lali c05y JS oma pkai jl pagi Aonly Sona 3 AS je Ola La 
D pat SEA AYI Sol) ya Iya cat, OT AI.) 


DINI Of mapun WOL elia 3 Hd Ulu adu! j1 lak Gantl JB LS Blah! ola dala ega ABS (GAS Yg ) pet mel (NS Ika 2 
Su A3 cabe G Jaan La Sad 3 ng lang Ale AL lo MY Ely AS plang Ale AL Alan Cdi DV Y GS tiny pian pb Hoa Kaka 3 
Kara bal Isu Jas (05, 


Ola! Ala Jl fund 0 Eh Ga Cole ps Belal olan 6nd Ada Old Alia 9 0 KU Of 2200. 


san jab das Ia Lag tel gb pp ay Il yed S 3 AN Jl Lag elang dala AI Gelap AA Jay JB 2 loyal gd oa Ol Kayu 
SUN torang Lele poli 2 JB ane Uap OS Lay DE Pel mid KUA AN OP ale AI ya IU. 


kail png la gukani DG Ta galon Alan Ula yaaa JB JAS yap AI OB gelang dala AI Clan AI Syur 3 Geba lah Gl ye Gel ega 
Lai | on YG Old pb ya S4 Kan else Eu ala Kai YUK, 


Oh kaa YES IL Ula) Jelas GalLu JI Odia 3 LL JL ya SAN II pad CAS AN Susi Jl Rony BoLA) Cod ada al). 


ad Lab Jl Ali Ch AM INA joker ta OS YL cg Induk La aa) Jai OT K2 II elalali 2 Vga UU Lag #ilae 30 SI JB, 
SB cha jiaah Bolay Sp | Le cant AA HA oma la ep ae EL aka DIY Gal cal ob 3 Jar Y ea ye Ld 
BLU oral meri MMS de dh). 


Say Telonual! | ya JI Read Oka le Honsall (3 Anak eny ale Al ala Sya ASN Aby Kabah! yA! yah 043 OT, mar Lal 
el. (Dyabk L lisa, Geby dala AI lo Sy A45 Ce Soal! ak AE Id lalai jan Ju ol3 ia. 


& lalai | el dala AI ke Call OY Ulah da Y Rea Rela G3 INI ag low OT Gallad Tred ooil NS de elu eat aah Ay Jai 
W adiikl o ypr3. 


al lag Relat pan alay tele AI ale dl op Cudagh dyo ya PNS Ikgh MANIS Ron PP day Carla Rnai oal PNS dp opa SSI Ida 
LAH Y Gp di Ang 2 pbela pr & US elly telai HaP3 JURSN daku Ga OS pekay Ale AI le Ga el ob MI ya El arya 

dg Lau OS La, sledlI Ag pgn P3 lensa! Aid (Uas el TA ob SA ag Rela Ian OS ISP cela g Ilee jl og bt 
sad! 2 peglida Ly ISSN ya Iye A8 le JI OI ea 

Her de pain alah 2yo OT Rang pb palang tebasi Bakndit ya Gor Romo JI Korelasi ya dah La bj isladb slow plug Ale dl lo D3 


Jl, MEA KIA ya Aa UK GA Lade ole Cooetuad p ya Unkorllana Jb Akal adil Ob elauey Ta yang Alai aa gala SM Oly ce Lah. 


Abad Olyy La SUS yah Ulang dal Al Ala Gill AS Taat Reload! ya Jab Gd elang Aa AN Alan Gaal Hii ya Ujang WI co) A8 Tali Oly la 
Bagan EL LS OS tel maa CI peda JLN oya Jeng OS IU da0 gg Ul 3 BA PLS ya SG eloya os LL 
IU dalm MSI KAS IS 3 LIS iss OS Clgna GA Baya Tie Upin Pia co dal AL ya Jia mad Li WNA 3 db Wii 
Sai ot ae Of AS UT UJI usah Diy Less ol Ula ale D3 OR Up si 3 WB UT SAN f Bogel OA rai SI 
SE HS Oya Wil, 

& Sal Lo Jais Ol Wait La ONE UWEJUS cyal apes pekan dala dl Ula Cai UT Lali cap pegaja Ol Iya S9 meli Uya Hi Ogp N Sy 
Gan) JS Bo yani oa pay Cd Ella Lag Suluk 


as Sllorai Lab) Sl JUS pt gl dag. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 961 ) 


Ag Ody Ja elang Aale Bl telan Gal oU dlndp D y plang Aale BI Gelao l AS Had Jd SA Glow lia Jl Sby Il gua (at sb 

aa ol oa Ji3y talak LS Gde didi opebai Jah pelany dal AI aa Cai Jd Gde Bole Alah Ol JI engga 3 BAN IU aed Opah 
ke Jas MSI dlaph it oyaly Of KAN Sta Lapg Bait | al W dolel dead JA OP JB gd Jordi ON Jai (Sa ai Asolal Ol Haji 
Ay mad Olua3 Aneso abad. 


data Hal ai Ii Le Y) dale Ulas La IAIN San pdl MN Ra) 3 Ula oa an LIL Ale ea SI Ha Ulos la Jl ea Lal € 
Oil Ulos! US lah US A3 Alas pbb peng dala AI la oil SF OP CILAN, LAKI, NA ya dg AI Ulkit GAN C2 LI pama 
2 yan AI) Clay del AI ae patin! oil Ih Lap Rae ilang caliad Uale 258 Ol AI Jali (Jadi! SUS le al La le Take Oo ptay las de 
Haa 0) SAI Sanali Unaisy eS. 


Caian AS LS Uya Gl Uya oi oya Relonsai Jady Clglndi d9 Gary dale AI Calo AI Jyany US sket ale AI Olga) elo! Ja AB, 
Urus 33 Ang sed Int LB Jera KOS, (dor af ioalan adl AANG) dil anal GI HA Jp cd S3 mela IG tekay Land 
play dala A1 le AI Say US II yA oa Telo Alah Luas clodi: 


Amel pa JSI OI di: 


MEI 3 al ol (Hi 


S3 Yaa Wale OI LN ja di IK HA 3 pelany dal AI ko Al Iyan) yP Legit AI ay jas sal ye oa al ad Aa 
Y 0-3) ATP3 Dj 1S gal Ju Si Y! SY of aga Pa EA) PT) ola deg Lae pdl SS 29) ld —aj LS al Ju S3 PT) A29 


Load yan yg On Tara2 Ol el (AJ Lae). 
Ia yan 3 Jual peri G: 


uay dal D1 lo Il Jyuny A2 Je Hy Al Ten OP el AG AW gal oa JP Waka (Dj en Ge ol JM A3 
3 dana Gel laa Nor) ale Cilosta Coal! II TAN O palet. 


Ale IN ako AI Jay US HI SLB) ola Telo! Jas UV, MPI Je Na ad eny Aale AI Ol adi Dj ON ee Lady BY ole 
Sl, peka 9. 


lg dala A8 Gala A8 Jpg USA let el Ujang Jas: 
1 plang dala 3 elo AN Syany Alai) SAN OLI pi eleo j3B Jai op AA Ly: 


BI dari KOTA pet pelas Alaps UT SL 233 oya Jadi! JU OT te 3 Jai tuas La (1/BO2) adl Gl cal JU 
Arda any UB yo Gile yag Ga U cladh 2JU Leah Le IU Saool res Lela Jl 20LlI G. 


ESA Ja eleai 3 Dah HUB Geli Ka Set JB 18013 ca SEA BI KOTA ea 3 dai aa ca Jam Jb 
SEAL LA pgn Aldy Tiga pi Olian OS cai gais AG Jal cal, 1G Haa 3 Bd eh SI dl. 


ale AI laa Agaka Ji le Uguas Il eny Call eale A Ol ey (LSI Telo Alia alah jg AS Ja eleg el AI eko Goa dada | Ja lp 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 962 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YP Jala Upah 0 Ot Oyoeka SUSU Jad uya abi CI Sl AI AA) Tia Go Olahan Akh yag CL Gaby coban GUY! Uglad Tino Rey old Calung 


Ol Oya BS Ii pr WA ai GI AI INI ae ol AA) ag pl Alah pegal VI DUS Lag cal) O gukitang Tina gl DLS ya 
Ba 
Laiari Lena Jala Upin lee, JSI 0G. 


Abas, JAS ya Ud US ag K5 AA) Loglad Lagale K5 Yg GULAI OA yel Jala SI Lapan Ring 1 Olehnya pUYI Jus Y Bls 


dn bl 3 Kalo Ipol CA as Jilid! oa Of gua Gelas HKN laa Ang peUay (Olah oya Snail Ud et) Kebang del AI aan cl 
Ja Kaka y Ily Uadil pel Legadly ARA aja DV bli Filan Dat Y SI ABU ya Iekrg LOTAI er Any eleal Ulas ce 
ala Jl. 

2 Jong PMN SSI ind pl Rea 


V3 pil 30 Jay 379 md pda Ari MSG Y Kiiale LI eU US yk HO IE gt aa Sail Tas yah Hilia HTI NI 1DLS Gbr 
Jaj9 omi GE Ca do ISA slah yL 0 mag Kei 3 AS WS IN BUS eter Il ya S3 emang Leg kami mmg SM 3 dl 
Dual US el oi, 


Ps dab (ae SA ala Ll LS tilor II AAA GP Ain Tema OS id ya Ti y Oli! Jar dn DA Gede GAUI Bae ES) 


Ja #elakas 03 Lag tebal YI Boy La Sita UR ma ol Ma panas Ol plat A13 OLI Glapd 42 By yaa! ola Ja M3 3 oa 
enieail Sena 4 Ord yA Oma Tai ito Lag SG) AMI G3 ofus dil ga SSI id oL ii BE ale Anal JSI genit Ato Ketat 
sem Ab dilas 333 ya Nila. 


3y Gala bo A8 lang Ale AI lo el or da Ol Oya CAS uya Lenhina dag C3 Gaae Lgan Kira al oa El UAS LSI la 13 
Lal gai kd oa year. 
Ungail al dah pall alat Ani PING pang Hy desbeh B3 oya US kg Kp Ola Ja ga op Celia pd may Spm LS) Jeli Lang 


Y, Koba  dal AI elo il yP SP Ay kami MAA HI Wol Ale AJI ena HI fodia CA ya Hay Tara Ai gakag UI Aeon Gal elu, 
Kowuldi Yg Albi ye!! 


ee Olah Tila png Wilona IIA Ay alat Je SKS pagi 3 padi ot el, 
(013) Gali ds SIB Heli 


JI GIA ola CA Ai KAA) ll lom Uya MEN ja LA Gal Gal eta Ujang Cakar peang Ale DI lo RI Iyay Gp U 
cdb Los inai salad! Hina Olu 8 dal IE, Pu Hi, BP gb Sea OLX CI G selai Halip 3 read: 


de Ramon Aly Ol har dy Alona Jalil AS (konsall SN 3 Lagi yaaa Ala Cgluo de Im Uli Y diy Ubud ea Ul Ag 
cnoluh! elale om pa JS SB lalang 22 VI). 


G Lea inilah pay dala AI le Gal Jl AM Te Ke GO SIA 222 Ah JIE Y) KL San Y Lah Gluali Ji ol SU 
dYazaYI y Lemb, 


jan Boga gesit ya PET ah kar DEK Jadi Ol Upi AI gb) LIA Badan 5P Gay EM Aakidl Ja Ab. 


Cet UNGU Saka Jl Ol dan Ab ay dgrama or Alas ye Ga) Lag. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 963 ) 


Hakan Tana AS JS SAS Ken Al 3 an Al ya da0 AA ad IS Laka ye Kg) Lean AI dh Gill dl Jing. 


es sol dad del UU A3 Gaal JA Y SY 0 LA le ye Ie HA tag NIAS Je ye an Lah EL LI Jha 
an ema d SY Sbs AL ang an Jia DASI) elang le AI aao Syah, 


ES ea BSA AYI S3 ISI CURYI GG Jeah HL Ad Jia Pj pentil Alesorly cl) 3 yako SI Ulu Ja ol UU 
Ika Ce JUT Iga Goal saka dad HL Cal BAL OS ISP IE merird Bad Ca terin Aale AR UU A3 maa ce UI 
Kla Gal 2g SEN 3 Sy NS) AAA le TIP AU LS Ue TU Gl SNI Gaal ye Ah el enam ye HS SI) 


anom 3 skala! Galisel A8 a03 Ku do Gl ad Ws as seat Ol Oya ole SL ye Jalal Ubud Jah Of :lul,. 

Oei Je pakia Kom dil II U8 ASLI SN Way ATU, Reid oi 

Am mad A1 IL AAA G3 ALAI g daly) Oa) Alan) 3 PLAY Gas. 

SkiN yah Igially Jake oya Wol JII Gaji Jual Ig: 

1005 SJ 1229 HAL AI Oleh maya adil kai IN sprei uya OPINI Oyku, 1s dg dil. 

HIVI ya Legi VI Ramon il la AAS Ah ay CAN Ker yiang Lal pesda I AAN LSI tenaga Sad Tua Ily dilan Al UP. 

La gal ii les Ka Ta aa dat loela CO yak La Glenn ih Kemas TA Calo Y Tual Ul... 4 Ang Ale II ale Sya II (L 
Oyas pe(1). 

Deh ri Pte cr € GP ON SA ay dala Al Oke A3 

Oyiah yag: 


Un gakiang Of ya bb pekan dat AN aa CA Upit GI NYI 0g SA NAS Te AI tea lara Tngai Taae mAGUT OS Ol Slam ot 
dal Hala OS PEN, Gea ya dong Ad pal) OT ga Ela Jln YI MMS OS Ug 23 2 pehlag | Taat OY Eeekay dy dala AI ok Al) 
Syinak Gil ya Jk! ya ap SY YG. 

Geli # AVI Jilly PAYI oya pb ajal Gap ya MAA Gol peng Cegah! ln Uya pelan AT dala Ab aa Syur! Jl AI Helmi Ol (Mp 
D3 aa Doh ya AT OA WAS OP top pai Ltd Ii al INI NP AL Sh ep pl gala Bian Gde 1 melag L Gp 
CUYY aort Lea NS). 


IP al Bg yag Va yo Ip Ll pada SAI yag Ya 3 yana ot la Velg Dag Lo Jin Red yo yaa! oya Sada oya Oral! uya pp 
fo ah. 
SAI GB OyA EK JB pelat AI eko Ga OY mal PASI bela YG CARJUS Gal Ag Uya Ud tpi al la me AI AI 
Ad Uiag...K. 
BI oa Jb: 


ae Ga ya date UG Ol 3 penah Aa Ga UU las) SLas Ilang is Un di Saka Al Lir il gl SA Saji V3 JB 15) Ubud Ol 
Va JS pin JS rb cat Bl Ot ya PS Ui pl ya da Iyo La Oly Clan dala A1 an AI Jay 2 PT Gl ya ji Lali play dala AI 
alay Ale A1 ae Ae Ha tegak BILA AYI Gale 32 yA tagga La JI lema JUS ya Ppb3 Soil) Gala as” La cal) (TI. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 964 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WAS) 685 yang dadang Alay Ugkry ml dala AI le da AYI let OS) aj Ol II end Jd Ja Lan La uya ken jp LedaLA ya ee 
Balap de Ipad ayal y aya” La JS Iggy Jy Caydaliy play dala Al JLa pegas Kya Oya” La Jl Tenmil Tlor lB poly) dielonsall Alert 
Bond adi SB WE lia G Ala Ae OS JI Ji II A0 Cg) Ig entin ga Moun Ul his Ulaol Spa 
Ily dala AI Cake Gal oya Oya SAI OIL Op) Cakil) Bol Sp Upi Oglkisy Ck palang dal O gala NAS AB Cab yoy pgAII Ban 
png Tina OP TA GA US Gaia II Sail Ulah Clay ale AI Ulun AI Syur JB #0) Yg tg Lah Oppa Yg DotA elagi 


lay dala AI lp Ga uya Lens 03 Ol Han, 

Lgas Of Lea OS ol Ul. 

bale Gaia Lagi A1 PLS GT ya lag OK ot WI, 

odong GAM Jj VI Ud) Jika 9 ega ale GA AS oU Of EL 


Isb Je Len ayal p ye al DUAL es Al adl ALA jl en oil GS Mon Gde SAI SY AAMU dala JUS al) OS Of 2 mall 
Jet ab 3G Shalina y KPI da d gg 9 Conkolis, lali 3 NS gl, Aya 9 Olly dasi Bualina 4 elg ala AI ae al d5 gp Ole 
Lae dome ly V3 arab pi ola ey LB dapil Fla 43 OK. 


ga dlata pay Ot Lelah play “Aam Aj ON pi Jika lay tetapi 3 Usil eluag dala AI lo ad oa aga PL ab OS Ol Lost 
HUI bel VI ayla mala Aldi ae oa UE UB anda SU, Jie dh Likay YUL Ian cina Ary Ill 33 oya cell de Lae Band 
bla nraly Ring Gloual Jji Lem JP pai! al Janet Ay “(Lyon Ia Sl Say tenan dg Jan. 


(Ae dai 
Cui Ad Of ag Ha Penak) Oya yo II d5 Alis Ly ola dual J3 Rapmo Na KN an) dada 3 lal (ey! SI — Lol 
Syiah MS Se AS ya das Ji Ba) pd Aas 


ce Eh aa Jia Ogdal lal Jah at) Ag AAA MLS ya Gg Ca Aelga Ula JI 3 adil AYI (Rona Jp Lam 1esh) JL Ud, 
dor PASI par Aoely Ja HA AB SIA ya Le ek ET Ab (oli cal) HJ en Teka La Gam B Ogan SAS jg Bp (elo 
Sera aa Y, Tela Yg kan Y) Ls. 


Ia nj Kebag dal AI Ualo A dy) Dlouei Juli d Ge dinadlg MSI BR uk Pa nu) aus yag bata dala SI yha 
ASI ya SY AT de Jas SEE BY JA 3) WUS9 ed) Aulia! Il ad Un Il Ollate af Las SU ul dB OS can 
IYA Ana SAI Iya mr kam CT). 


SPI Ol ga aya WI Ak Ul PI DUS ya Hery Alih A8 pall JUS SL (ng RN RI dl ye Leg) il mag ia am) IE 
ABU Ai La Apa dika JS (SAI Olaka op ma lg Lg La oa SI UE AS) cabuli Ji AU Y OS apada 3 da2 AI 
SI Aid, SSI II SO LA aya yee Uye Il yel paatorl IS Ae iyah dah OS dl deli, 


dal Jaka dor lema ras Hulu | kas Hola, KALI Jp Ol She AS Ap JI Taken 3) ai Ana Alai Lankay lal Bid Ja 
Jl Dg aga aa! 3. 


Alila Gang db Oia Sina Ul Gd Bea) ASI JB A3 Calon! Ji om YI tadi Ibas AI Aang PAI naa al PLAY! SLS 3 
elo ya dely Jp PIN ES CASN S3 GS AA) 


of Talas Anis Alta game adl Jia & Aerlona 5 Jika oya iB dgan Tanya SOP 03 SAI Mag Ol AI AN) omi adl JL 
oil Je bal Jp 0 yakip LA, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 965 ) 


Of de Tut LS yA) AU La Kama IS lay Kai UP dipekamd! RAY ST gas adil elakal! plan Canda ya lou S3 kem Ju OS 
AB Lag) mera Lay elang la A1 alan yang Rina SU AI LS ada Jong j2 AI ad Im p3B3 Al IU yah LK TMS md Uu Jp 
dk da da al lia (ai PT Pu te, Asa Ma YI day ti ola 3 os, (eat Y Le Si oo 3 dead). 


Yg tayd plot Bali Hy lang Aale AI Oleo Tia YI Van) R0 ola jae Sha BII JL d AI Op cela Ge lia SAK aya SS ea 
OS aya LS one Ii 3 ls Ambil oya Liat Jaa Y) Say Gp dat ya Ol yan Old de Up K2). 

Las (SY AYI Of 233 Of ade rt yag Gulo Jijil 5) (3 Vla ola Of Ll3 Y, SEL ing PNSUI Iin Ba pl Jin 
Aas! Jail ya LAI HA Kind MUSI pe G Tm Taat 3 Kek del AI ohe AAS id Ulu) Iylat | dalan Jl asi | yul 
nbaiutal Gaal Aa Zalonsall 2 Y ja Of | gang ey (doel) JUS, aon Aina ae kaga Al ha cal Ob Illuatan Yi Abh O Suman 
daya Ranah lal taka II ABI Anget Gal Sal NK paka oya Jl pelag dala Al abe Aa2 JIN gas). Ila3y dilouma AI AS ls 
ce oya 3 al yah Lan yag la oLas. pl Si ea) Gank ya (ANLAYI & el oma WS, coy ya terasi Y, aygual Leuy PA 
odol BA BK Ia Iki M Ju. 


Ala, MAA Ban Po RN oo ek oa NS ai Dal SE JG By OLI ola 3 ya Ja. 
Sp GA Tambal PBS HSE Y pel Ja ya Glen! Keamka Ol LUAS Cry. 
Sol IL Upale Uda pd IN ALAN ita 3 Tote SAK HA yit ANN iis Tia # IL Ugal elang dls AB up Al Iyan) Tika yk. 


Bo OKI ia Sta AN Un) ld GL! Jae La laka opa JI ag TS Aa jag Kepo II Jah Lemon de Jala Enda Il is 
AL Aa II Ad Ur IS Olats yh jang K4 Ud dah OS Pein Ary ad plang dal AI ala AI Jyury Kenal Jagel Jl Uno Anal SI 
IYA dna SAI JAN pari Aina) SUSU ya NE Coil Ie Jai SY G YO AP ISI SMS, ella. 

YA Until pl ja pi Ah O pile Lay cloud Ale ab La diindly ASIL doel Ai Je Jay Ia Oky 3IUU Bag pl AAS Pundi ing 
Ml 03) oya RSI Jai OY cai2 Ileiy BU AI Ol yan) OA RAI Ag Jas La gal Lag YLail Uni gaf ad Ortu d OP cik, SUSIL 
Elia Lanal. 


BN 9 jane oh daki! 2 JIN Saya SU Tia Il pr oat) SW GA oil Jb. 


283 UAN 3 Ueale day (LM ena OS And Oia Ily tyag gl SG pd Id EL Aa SAI Lead pai Helena IN Jie mm il GUI 
HELAI Bi alan Su Ul ga DELAY Sale Tian 25 Jt Ily ala At lo AI Img dad JB SAI Oh 2AAA GG. 


0yEy Enim #Sale Lao Ul 4 (Ny GILanI JELAS Y aya Galah yh Alie oya adl petir JS Jya£ LgJdA Of le Ronny IYA Ih 
IS ale Wah OP ClayEy Sail Plab Aa yi) slUeYI 2g ya key Ale AI alun Ata jl Aa 3 ika VI pd CU tang SIM mala 
GP ae ey talak al le OS La pb Aib peta OT AG Ala Ona dil Ry pl ASN Uya palang tiba Y Ab, Ailee 
Aa Oei Ulee pegas AI any Teles Of Gale jd UB 2 Jia dy eRoah Ula) SU (LI IL maaf ya OT La aa ami A0 AI 
ol Aom Oglady OB La Of Ole dya IL LI AI Se Jus 6 Jilimag. 


Sya Ok Jsila candle Lod) 434 tel slot Airak OaAA JIN oya Hala Jenam lost Ed yaka pe AS AJB lag 2yAsadIK 3 Alas ws Ci Ju 


JB La MAA yaa BABA INEN AAS ya pelang dala AI lap AI Jay 0 Gay Le og AN) Alas JS pai 
Delia oya AKA ad SUN AI Ik dika OP Iya ae). 
sal Ya le Gb 2nd Seal JL AYU Hung Ol. 


SINI Ob AKAN AA yo Aina ll 0 S3 LG Aa Dab pegi Joel Ag SAI La Oya dala MAA La le pelg dala Al ko Sya pd Jr Ul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 966 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SIG AS Sala sal Bata Ely tonton cma el Ia 3 ANU. 
ang Ale AI elo JP dana Adi 23 La Lupa Legi 
pang Sg Usa oa sal Isak). 


ya Ia SU UNIS AI OS J, Cake Jala Yg yanAL pia gama Tale!) led ad oya Kind! GAN) UG, gitar yamarn JAN 
PE omah Heal, Catim (de Lgilosy peiim F Lil de. 


yakap df UAN jP Rd aan Wek d HI Ie Sya£ IS Vcd Jala NG Jilenng gaya Deh elsa! idle opa YI ye ly 


diam ya an U Gloe TNI 0 PL adi, 
di pb Ag yel Rina JUS C3 yA 0 gia La JS) (EN Leslib Op pala duel Jl asa JI SUI dian MU (de. 


HIVI Ay Ah play dal AI Guo Ca OB CU Iyalng d pelaag dala AI le Ga 0 Lah Tim HE Y Ol bb ja pegi PUS Ol IYA GK ai 
ASI BW Ang SUS ia Joe £ ColeSYI 3 Aallin dita Jaan, 


Say 08 LA Le me SN Hill Uji AAN 3 Upi WIL ae LAN as Gen any yag ye Al Man PELAN On La WS yag 
La de ayadiy Ag Iykas ena maneh Un Geri Uya ed 3 giat BILA Ab R3 yi yag AS gl) ore lalat LSI Cekay Ale AI ale AI 


PSP DI 
Ola gor VI Nam Air Uky dp Jina yag Alap PP oa Iya ALS Of MUD Ama AI HP AI Guy: 


AJ La pian oya SUN OS Begal 3 Al222n 3 pebgd peitan ya SAN OT de UYO palang Ale AI Clan dita JS etin Haber 3 Ol F idat 
SITI ya HE yaa La Ol yaa as Jite :p so SUN JG HE Jds aa Jai 3 Of ga tebang Ala AI lan asa G3 WS OI Glen 
SMlay HELAII 03 olinu3 OLS La yag Lol JAMI pl Dis ahad CET oya da AN) pa LS di ya OS Ol. 


BPA! Alay OS La jak OT Romli ok SJ Aan AI gay yag OT UMS 3 AKN Jali cina pa! 3 yA man dan AI an) yag ena ly 
Rima Rea Jet Gale atoly Jala yah Tien Rp Kera yeh eng UBIN Ang (lensa alang Lay Cip j3 Ian yah la nga, 

dea, 

#9 Cal Lb: 

dee db rei Ia 3 Le oa Kak Ot alus: 


Ly) Ian opa yan (alasan Y Ol Li ba 4A ag Gede ya Urakuakl Lado j yan Aas Jani 3 LN JIN ya Gowa Sy Lem JA O) 
Ag Iyalaa d plang ale Al lo dil, 


2D) AI Oke dia KS Jitady mabap pb Uya pung Aly Ale AI ola Geilanah! malam LG. Raglas Ag j0 lis Ag ae AL inn nan A5 
PI s Sam oa sal Pasi ika ale dl le Uap Ode ll Lgale 120 sa JI Aren) kang Gor SEK da) adek. 


By Ale AI Gua Gilas ind Hill! ll 3 tri HARI ya Op yAS pegi GlpRAN Lau ie Al Ol yen) Felonsall OL Ulos Unik Lu laka 
yag Malah pang dal AI ola ie 33 SS) CINA gl dan Tya ee peky dala AI au Gal yel OS elo MMS jar Hy tmkuy 
Pa enanik Al Gu 525 MENJI AiaN AI op ya2 Udan Isi Of lai V3 IN. 


II XI Laling dinekl Atuk ole Lagla pia Lita 1 pasal! ID G3 Aap AI an) Telo slab Doli mel ilaus aa jig. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 967 ) 


Of Ogg li OjBUNy elind LS gp! Andal dosa Y RAI 9 Rea Una Gaal SI (Oa AU Ji Topi Ren le Lah JAS Ji, 
OS ab Lely ceri 3 di FAYU O yag MP Hdala (JG CAD Asap yA Aplor Lol JS. 


Ay mb oya maiaj Sdn al Umkag dala AN lap Gl ya Aas dal) Telonsal laila Ot gag VI LAYI GE ga SMU Jl gali Gmela JS Am 
AI Cake Gill Gala PLS ya Leola, Ciu All 3 Tale Jyaet Jl Raon) Rim Aly ya Ja (NIS) Ui BIDLS R0nh 3 Ino Y Ale le 1S 
elang dala AN ap (aa WI dina La KT GA Ai Celug la 


PUG LI PAI oa ON SP ceri, Hills. 


Crmanak Unllarali Gs CANASI Asal Jl AYI Wae Kg Y RAB IL) Arda JUN oya Ogitomll 2(Nyail aa) Gladi GLAYI il! JB alih 
JAS) cinema MP Uya TIE sen YAH pake) Clara Tomat! Ig ja JL IAI (AN Aap Lal ppi 3 INGSYI Iglaor Le) 
ads Ja Yg Urreldl 9 Telo A42 BO Ol pa al Clbk! ya An pall AU Of Ode V3 AAL Ogah 2NLadi, Cd Oya SI 

SI dal. 


Gaal Lin ad Le al 3 Ja Ot ya Wih SM of Opal. 


CI dala Aly (Aan dl ale Jaa JI Ola 3 Oyadial Saka (SIN pasa! Any Hata Jp das (Ngak las eLYI Bj: 


Asad! memmdi 3 elaladi el Aida 2EJWI Jhadll 
Haa 25 Abg: 

1 pedot Aimadel R00 Ki. 

2 Holy Kind Rea jasa. 

3 Anni SA AN 

Hot Aa Ana 3 Si 2 III ABI 


se, AI RATU ma Onkai ya JS ALAN JL Gaga da ed Eh dal) Ipad Lah Ugal O galian GRAN 29 Tema Ca ji ya JIN 
Sat AI pl Of Judi! Ia dg pil Jai) Con Al) log Less. 


Am Re BY yh: 
Candai! Ga dal) R3 yaah tendakoak! jan AS pny Cewadiak! salat! ya Ala (el JI la If cai 


1 pentinmh! LI pa) CA (3 ARIE Tam Jelas CA) K3 Ul Rendi Rab (3 JW, tiny Rinnon Il Re trah ca Gde DL La Had CN) 
2 OS de pl MLS Gg Ay Hobi UYI, 


3 nyaa Cool & ya ya JII G A00 1JE Ea ES CUYI. 


Lo HE US La Lely cake Jaka Rang pdl GA Jae YU Wode Le Read SANG (2) SIA pala Haber JB La ee Key cal play 
Asd Aoay OLS Oly led Asa andi dale Jay pp, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(968 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kai) yA UD Jl er Gn ia 4 Jasal Lalang: 


1 sp SS Hor YG (Ag Ja AB pal Of de Jar BV okgd Lao (AYI SI mag SI Sale ey Sa” SI AL pad il dy 
Corolk peya deeh ly Jaka Yg WNI 3 Lo HL Nia cikasU dn ed OL 33 dls AI de SU anal peni Ade Bob JI Op cod Als. 


2 gan, Asal (3 Cal aa pay dala AI Gala al ye Say La 
JD Asah JS casah BA JS Ob coy OLS, Sa Hanola ot UPI Lakon 3 lag Ale AI oo S3 D3 yadk 
Altay “ha yak pb Kian Aly Slam yaal OP At pUitnah UPT) Aeah Ur jual Ugd pyanly SMLYI ole A00 23 3 jai Cena Nia Of Oya 


AI Ia AAL (Gada (GAM my LAI LAS gai ye OP cakag Lal ttnjani G3 gia OS elang dal AI Calo AI Syur OT Alaa2 opal lor Laga 
AIDS Asy JS) ELISA YI d3 tebag Alek. 


SBI Tina Yulia Lagasia Y lang Ale AI Ola AI Ipang Ola Je Rea Sail ap pl NASA). 


3 Sia 5 Ld yy JI LAI yap BS (Jumat Oya Uillar Alas de phi P3) Cia) HL pada ya La de A00 Sail Halal Gb 
Lasagi 


1 ASI GI dai AR | edi V3 Lyadlk Pe) Oa cal Jai). 
2 SI 3 BI deyiaadl Dg PASI PP Tian dah Iilal Cita Aa IA Y) ale Gal de il lak ia Sa Ae al d3). 


3 ANE) damai Uya yAS Gr Bila PB CUSN ayB tah kasi OL An B3 cad OSN Ab) lakamuna yag 1 dilepas HIU Aa ye 
as Ia da cg Andi Ia Jis ya Lu. 


SA GUI pyaddi ole Lado YI OI Y AJI Old 3 UT le Jap UE tnya Waka 2 gl Ae A00 SME) ya Halal 2 op KS El 
CI Hilal Tb 9S Sy Keladi Kind Jl Gajb 2 ol Uya JS de pama Sai INE) PM dl Ga MY. 


ha" 


Up oya gd Rindi! RN get oya Alor oyad Sppt Upasily daya alus Aldi ada (3 All if nm Maa (les AA aa) Gal Pm al AYI Ul 
Olesi lia 3 JB LM Olly Use uas. 


Asah pra S3 grwng CAN dee oma Saat La US OLI (US an JIN ad ama Ah 3d bl am) Jb 
OS gl yan Ra gag Jln ae Gde Lae ssi JS Ob CAR IN ia gada € yddl D2 GALAU Coal ali pp Ale Jan Jael d US Lay 
Layan nj Ts yag, 

Lal Ju, 


isap IS Alah) Casa emang Sdaall OT (de Jas BP DPI LAS, SULIK Al3 ag PAUS Loh JS OP HUol al daa Gd Ul, 
AS gb ON tg pd ya OS YG AIDS Laki JS) CA NAS Kn 2 Jln LES Up bata Lal elga peng Led ylait, ciu Ana ji BAL YAN 
Gada (AI ad Ja Yg Sae La yA Rea IS 1gp OMA te gl Lemesil y (OlandAN Conan tks SAM SM Of ni OP usa 
Fe Yg pelel). 


Ita pb Gde Cort La Uglaot A01 2 JB opok Ren CanniK 2 yag Jai de Ulat JB Ca (Noel G3 A5U Lesi & CJL ASI oa 3 Lalas 
Ba WS Ol Tina AND eymeuian LS Thi WS Of UI Gatel) Lha pada OK Kanal Jalin Gp AI 3 Gili) catu 
Be ea 0 PN (hongkiknah (A3 Terhinmd 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 969 ) 


deddy pe! oya Lain pada! pelas d ISI pb Aan edi le palia CABYI OP LAS egakosdl il Hadi oekaingy Al Jt SAI ya Ia Jay. 
bola Ainadel Road pasta 1OI li 

AI) B3 oya tera pay Slpi3y LSAS toy pling Urgdita tegalan! sake ya Span Jill lia JJ m3 US: 

1 Is Alam) eU: 

Ob op oya OLI 2 an, JL aa: 

SNI eU ogd cloth Tt dana gl US HW am Le lau, 

ha gaka pb WAS ada old oya dental Ash Se Y sd aa Seal Las... (1) 


HL Lag toyAS gd Titan! Gl Lah ia yarka RU B2 yA Asal Ultah Leak 2 AI JE (2p5 UIN ae 3 pai pd Ai Gap sa aral, 


DI Aa GA 0 oil: 


pH ya da Ana Le plang tegal dala pra La Lia OLI tang Ale AI Gale AI Sy ye NI OT gb LIS url BAU 2 JB Ae 
Uas elor mo Jab OS La yag pada Kl Tunik Hi AI 2) yA YP gp LS tknYI lal OS La yag elinon O uy dala prja La Ling 
at Lag JALII Coolasd old (dls Aom aAlE La yag Canoelap ily Yg Legal USG Lo Ling yel Balas oa ola Celana! tayang. 


3 IA Ly: 
Aaja OLI Jai 02 MANIS pa G JU ea 


LE cita Ae UI) ttas BI ob) yap DUAL ja Ul HA 3 LELE RABI 3 JB US teyamon LIL ya SI LULUS WS ya LI 
Una II Gia SG jP Aoa Au palang La Ra yadll A00 CN). 


4 alas op all PI: 


Asap 9 Ag yakin Asbp 9 La ,£ Ady 9 Aaoely Asap JI Teman Gg tmkag Ale DI do Sya jl Ae IA La Jas gi ALAN Sg La 
PARI LS NS AT Il ola Renny dag SU. 


euy ap saw! euy Sa (LE ae yag Kena) PLAY ATA sya LSI ella! ya Ae Ia dai 3 ds jali YES LN, 
Et ea IL BAP RAI Ch AP) Gatel ooaeale gala se, gu 
5 SW GA ori BI eLYI: 


BY! Conais, Jani 3 pBdN VI Jl dd nd WAS Hoyawd Cile Oliaoal! Of AI £Kale | yalsl Hani La (Dugaan Gde Ab Jia Eat 
A3 Claliah Yy Reny) DAS pil La paska R00) Coki yang 62 kd Ras V9 Cell Hina Oelgd Cena de mall Ja Was, Tales Jl lgi 
IN d Les Le LLamI ya pda and Hl- La asal ya ph Ul, peda Asal RK £ J3 EU Boa S3 0 Hal te dk Ju. 


sa 
OH HI ol UNI: 


Aly dala D1 ae Sya AI aa SE 3 OS Lah CAILS Asa y SA Asah 1Ulesay Asa 1 (DEA Hae Tale MLS 3 JB A3 


Pes opa dm SU Lg AN ds yang dls AI jay ALI LA La ayat CA Ly OS Lag IYY II na ye 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(970 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BA Je A8 gelang dala A1 leo (adl OY pdl Dg La Sk 3 SS OK Ot 33 Yg cin yani JUS ya yah Bak! Jay oydely elsa 

Ia) Ely DLS Jaa uya jga Lay dala DUS Hun Tia yan Ga Tone J3 DUA Jagya per Layar Ad OS Tina Tia ya JUS GL M3 
Sel Hk La dg Dikta BUS IS PAN Ca Ja Jas! Iika ey 2JB Of IP Lalang dala AI ae Ayang AAN Al 2 SG OS 
kind Gila dg kal. 


T SB oa euy: 


Kam OP cyaii jl dop Lake Ill Ceri) (AAA Ray yel pola UT cool 3 LES, Lp anu SU Jab ye Be A0 1JU Ea 
2 IPIN Union elo OS Oly gabisa JS oya Oka SY Cai ya S3 Hill py4ih DS AA Clpale Ula! teonya Yg Can pdl HJ Yg sb 
Gmn ale 3 eko AI Syay ala | tas Ola HS LOLA al HO YG cp Lagi2 BI ad) yang SA IN cab ran JB As, £ VI 
Iga 3 Una UPS Yg Rape OLI Y SAS Lor AP) SP LAS NS Cah WS Oly Asah JS ya Lg ola WS (All Ol JG 

oa Asal Sma Ji PAT Ulin) C3 pil 20 Cleo Gali ya pan Jia Luh Ulas (1). 


Ba al all Cole LI: 
yha (2) pe Ily CAN SI Je LEK MSG ReAdN S2 Lai 


AKI pda ca OSYI demy JSI oya pele gl tap AL lai U pelan Ale AI alan Gal pa2 G SUP Lay tia Je P0 LP aU JS 
La yang Ronaitana Aly Vly GAiandl Gily Le (Ry Ciinnouituna Ap JI Ramniia Sal pl lia de, (His AI en) elsa! Has 3 US UU Gy 
din Wil, 


9 Gap Ly: 


konad y Kino If Lain (R3 Geby del AI ale AI Syny A0 3 SU La dalah ig rd Gel ang Aoa Hy ISA S5 Et 
pasak Al Ps dlu # Oedlae ep jadi anal ds mama FYI ed Ju. 


10 $ eLYI: 


Ag Geby tele AI oke AI Say da2 3 Je do La dlam Leg Lalu Ilir yA sega ISA RSA 1gp Asal S5 A8, 
Taka LN) dinadlg SUSU Tale Ou Y, Pa Tata O yaduakl #U la dg (hama Ady 9 CAIYAD Asah 1 ad, 


11 gU SI ey: 
Gee am b 3 JB el): 


Dela oa pLS asu Jk an) amel ing Sg k09 Gay gain g (eta Seludi kand PI (we Ita s6 ds Jas eat JS YASAdI 


gemas, 
12 gu eLYI: 


As yimbl And! Lely cita Alah Le Jul OY (Kenari) Upinny 1JU Yos A00 KnaniK yag Ji Jis (2) EL pay! Usya (da Amd 3 JB Lab 
3 es asal ul, 3 Ol) ala! Y 4s Lalus (3 PU) Asla 9 dk J3 er au) C3 Naa bw 3 La J3 And pa 
(Ndak 71 jd PLAYU Tell Hanabi ASLI JI Led S3 OT EL Leles cal JL lah Lia Jas. 


OS GP UE 3 AS GA NI (ASI alas ob Ud VaA3 La Jia Jl Iyan Cod yia de Nyaman Oya lalat RAI Ga EA ne 
Gal AL) Jas Gaal) Ipad La ale engomg mealah SSB ON ey BSI: Jali D8 clia alitui 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 971 ) 


ola ul ai: 


Got ora TU Op cal Layak co padan Mala Lily cal Sale Jaja dy Ulin, pp Se ph AN of tas AI ud al ubud Ju 
el gule) Ge Lags) La AI Ol yo) skil Y) mpale UaluiS La Lagsukl ily SIS LS ap AI Alas Ren Iysakal Ja jl 


Aoa Rap ban Jd Ulang ulgule, Go laycu | Hee AI Kala Ja Ab Ol) 8 Iga PA Lila JI (aa le abi Udi ale LH 
ass je Y Te alel ai Aa abasizaal La ca, 


Oaiana BY meki DSN pai AS. 
2) JUVI Aina! oya Kimadl R0 de JI: 


TU Jas oya peta Lagpet Abi Tin Tian (OI on pa Selang Aly dala AI ala AI Jgn) SE JB da0 AI go) gema Bls 01 pr 0S 
2g aja ya yak OT ab oya Oka L Ja ga yg Lana dala OS Aan Tina GOA 3 yan Gg tea par ya Yaa Ol ab ya au) 
Lol. lgaasg pd Oya ASI 45, ena 9 Kirab Co asal 3 CLS Gekika Tua ya Aib SI di ak Taorla yah Radio G3 ata JB, 


D gakir Y cda Cita oya ayped yng DAS apel Ad LIST Ag oil Tg Gal yak Ielug dala Al ke AI Sya) JB SIB ina dosa 
ta ajah ya yak YA gatal SAI dot oyag DAS j3 dalah Cap Giauld ia dita Giat yag ola Basel ak (2). 


3 Gaia Ol pb ya hyper Jay Oped ad OLS okay U6 Jah Rano Ria yan ya Ielag dala A1 oo AI Sya) JB LIL ae HI on) Lime Ul ye 
tab ema ya yi Ola uya lal Jay ny dala OLS okay U8 Janda Hai js yag lt nyeri KU). 


Ly oa yaiia pb Aa ya sgp yag spa OS Ag eta Tyo ya yak Ielg dala Al ko AI Sya) JB HJB dan an Air ye 
Td pera oa aitin pb Aa oya Na yag 003 Kala OS Ag gia 3 yan yag Ula 2). 


5 be Jb akang Gale Olyy D2) yh di yaa La aka Wal G3 Woukonh oya Heekung dala AI Can AI Jay JB 1 U Lpis AI en) Lido ye 
55 s3 Ujat Ale ul Hae Jae cak Ielug aele DB). 


2 pny Cb ayal Oak mal Gang Jay baya ya & pil Rally dil pain Pj KERJA Balondl AN Jar many Aale DI lo db 
CA oya EN Yan Tian Ti ya Gesang ae ea Ui ya cal GTA Pa ga al Dian Tia an yA Gonta Cikar! ReAN y Rino Ae 


ea Taat Aula! Cl pegalal JI Ll ian Gara SeleK HIU yaaa ih yg pel luna Aam Las pekag ade dl de ai MU, 
Okay eling DUS pp Ul ya USU GKI, teyidl GE ya Aelonsal! ukont La RELA GK dala AI Io ad 0 ale Las By ya YI 
OA MEA oly) Dodi Ken Tamnik Heal de ya | Lari 3 ya8 Uas JELAS ino A14 dale lan y Yan mlay ale AI aan Gal 
d3 diayak Y Re Aoa O gak Al Yeah Jani Ika Hey O iklas MIS U dulonsali OY cari alis AAN Aoa Je pisa Jp Ja 
CI syal ora ag NAN ID de PNS lia plak) calon As To yg DA AJI REMIK GHYI lala SG. 


Ain Glow Remang Gada joy Gems. Sale CS Dalil Hanny Gang (SAP Hery dala AI aan Ap Gang. 


del Tina pe RAB pegi Una Salad ya Telo! Alay lor ya WII) Upekang Aa AI ala Gaal Tian OS) Cal Tina Telan Ranah 
Sila! Till @ pel pny an Tan Gun ya Ayi any Ale A1 la A8 gang ya OSYI Vyaoel A83 tool y Ale 0 Gelap Gaal Ti ay 
uag dal AI alan Gil Tia GA leh Rae J3 coal obati ab syah, 


Dp IDA Rea JS SS la Do) ya din yel La Ika Uya G3 Cola CAK mepusal! Eyadl Magna yo yat ple yad DD Asap JSM La Ul, 
La Ia Wah G3 Waton yA KIS elang dala AI lap MSI ya) yah Tea Tila Uoal G3 doatont Uya kang dala AI Celaa ai JW pama Yg elittal 
Any Kian Il Rea Tes peni Ily 6D aldi yA La dl jal G3 doakan ya Ol Iii Alya el ale AI Ula JUL Ya) yeh Aa md, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(972 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La duga Sad laka dil 2) ye Ujal pb Gde Ta Guan yA Heh Rel) Cg Da) ye Ain ad La Ld G Sae ak (lusa ala) A3 


ai 


GI Seet ya Ie A3 ya SS If Kiat Aealll Claael J yr |. 


alga Klinoal JSI Jul ygd Oya 3 DU ak Ie y ale Si eko dy ya la Jala cp edi JS Ane SS II Ana lal Ji por ( 
La IS tindih CP kis Jaka ye pe Jel d L JSG diale RAS DU yel din RIS OY CE pb jl lal gf Hala ea LS 
SE Glass JIE ai Idkng (Ata AN ya dad pa AN ud. 


Sila 42 (3 Tagor ya D4 Ol Jah JS 3 bi DG Gelang dala Al Gel Gal ee de SEP pel Oldonly Jab jgn Era ada. 
6 ola Ae ik ag IL de ll eri g ts II ob) paS Laka SUK CT). 


Sd! Asoka penamii de Enda Iis lal ye IS MIA Gali Atom Cui Ce MI, ara) (ega pln elahi, TS pnig 


ha pada Asy 9 (03 ya Asy, 


BUY Va and Yy SESI yA ka GI Yg CB oya Baal yA YI Rinada HA ya Jaor Cam (2150) SAI LI J3 II lite 


OP BAN Aa ya deeh ag pa Ke AI Gaya (aa GE) AI Aa 3 yA AI Jas G Uma sy0 pai yoy ola 3 ondy 
emas Las aldi, 


3 BUSI ol RO JB LS meal Bg ME EN) ya kaan) Kia Il Re rana “(To pet Gp yile ca ASI LI JB LS Cena 
ABI Jb GS ES AYI JUL Gio! yag IAI cak). 


S3 KA oya Landa Ulat padga Tor lai Jp Iakag “Rea pad danj 3 4 3 lag Ale AI lo il dak Ja JS Ol ya jam Juta Ay 
dag pdl Ine ya ee Je Ea uYy lagi, cemallla donald ya Hlkag 3 cela aga 3 EA LUAS ya. 


D4 A3) Aa KU Ou day Kapal OK SIA Op Amy Ae) AAN Jul H pakan ya LS Key pall de So Yg Rn SAI ad 
Pi aa dina EL kont La Gir pelang dal AI Gale Gea Ol SNI Ika 3) Gde Jala 1S “Utan dah (SIN Ulang LAS CAN p3 Il An LI 
Oey Ale RI Ie Aji Cai le ay Vaain Jo | pdl Jpeot uya et LE Lyn DS USU) Gn Aale DI lan Gl A42 
Ie (es Sya oya Jae CE Hydin SY Clan yah in yA La Jika Liga g Lal G3 Waah ya OT aga 2) yah dia yaa La Ula Ujal 3 Wat 
PA LAS Ap api aa ya Ala Waria Sl YG LA paka 3 all oya DUAL Sling 60 yo ya 3 Ca ya Cam OLUS, 


TA any pr or AAL ll ALI JB: 


lih KANAN Oka La Cayan Jln UN UAS 4 pall Ogkaap Joey IM 1G coli CAS oa dilakag 4P 13 Cell pal op 39,23 UT Ella: 
Casa AI ef Olita Lerem #JB cad aj Ol Linputub 1G ar Gala elu #JE Spekny dala AI lap II Jay pl GS 1 UE Rea 
B galdoal elngah many dal AI Calo Al Syany pasel 2dgis Wayan laa pal Segi La Cnnaad YI ceng (TU Lan or yA UI J3 kilo 
Keny dlteb jatel Lay elamal yag Y) Sjag yata d dl Ul tep Jas UT AI na ES Ie). 


PN SH 3 ru 2th (Dias do type USS Jala Gasamel Rap pe A5AI (Asah) Sp ya YA yi laa Una Jua3 AS 
AI gub aly AA eni y Ash 1 JUS Pu 30 9S ye£ ul adl :Ju CA. 


IL (luas doel La Kana) Ugpena del Lag Ulate Jab Al 1JU jas yA dal ya Alas Gal PL gp arus Alta (Tp Jas ly) Lag 


PA oa BII ASLI lia ruo Uh (2). 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 973 


Gaia RAI ISA oya 09 ain Ol de meli, ly Jala Ola Jl AI Ls Gal daki lak A4 pe Cuma 3 Ta2 AI PB 39 
GARI Goal de Lim A00 Jadi And! ora Yg Cal) Apel! Hliloal! oya Uelaony 6 cl! 2XL0 ds Leilbi MY. 


Alma! ip Iya lia (de pa mel) Ul Ujang Andy Unas A3 Ha All Ron le Dita enam Has deal) yag Laden Jp Ja ca 
oY FIS Rey Tie Oyal Helena Male Mil yag Udan Alah La Ogakay pelat GA Gaal! le La Aoa pelan OY ESy ember jali LSI 
bay ega! Jat J3 ye (ian SU da aral 9 Linn OS OT Ul islan aa AI elu! Ily (DAS Asah JS Ola ya maki ja 
BII ga yi Tam MS. 


PANAS ta) Tin) Kino Sl Arka Magunki 3 AL Aan) gadi PLAY! Olitasl Tin! Reg ol ya Peak! Tuan HA gas alas Ji OS PL, 
CA 3 anetmd ayang RN Rabi ya AL Aan) al Of plang list, 


» gag: Jaka ya JI Lam Padu Gan iso! de jas Udan Jis ASI plg 9 yA Y Tee pa ya! Laga ena 28 Ai “) al 9 
sal Asad. 


Seal! de pa Visa Ol f3 


AI Iya JPO rab SA Ai AI GAS ya 13 op arina oya el ga aya ya Ja Kelar AS yap Aly low Jai Oi IS 
dede Ugals | ia0 Saat ya Cab Gen! Metal ian) Gin Sek Ieluy ala dl area. 


Lajur Oa Jai ISU Ny OI Sule) “2 3 dmlin Y "aka “Aam dia UE) Citam Aly #IWp Y GS 3 or! ya ad 13 Ol, 
kanan ian 0 yaa 3 Ray yel Je. 


(any OA (ayal op) Ujang ye Ole Olla WS Aeon Of. 


cde Laghan Ur ltli Ul) 22 pall yA YI (de delonsali Leili Latin, Lage ybs Asah Ula ALAN A0 de Ipad lia O gl RELA S3 
Fast Im (le dl Olownad (Agil ea) UUS (oya Usai!!! 


na SAI TI JI Hell 


BP IS Ana LIST Hilal SUSU) eat BY (3 Pal Aaag CA 1 R3 Land gia JS Wol selada EL oli GI PAI ia Amy 
#Laka!y Siku! SESI, SU Gaglg CD pal Lal Akan Lah pd Cai la (3 ola el) II AE (BI oya El 3 Amma Lag Cyal ya 
Iis Colak 3 Had Kasian dilougan Al yag CL Lagi Mn ai: 


GI Ao Ayi Kdi ka II AAN ya (adakah GURU) JI Ian dll ygadil Alai ya lina Lah cb pol Oh RU unt A1 Dj 
Jis A2 Sai SUDUI G3 AEYI, PPI OT aka Elis lina LS engan Wol ale SL FE, SY! ya Bes La A4 Italy Lajilu 

Ang pdl Iyan poly GI LD go gl 3 Reak Hal GI Ala Ae PL Ia ALA Hand! & dl oya Ria Jai 3 OS UH) Akad 

Ul plg pay Cas dl oa Cola le pasa! Sid GNI peti ala p Le LAS diatas jd mami Jl Ata Jl As OS dial Lebat, 
Ao Up op CAT ISI RI PU ed 3 er Old JB UNY dieladely Ain Ja ah ye Te UN SA Je Asas! bi GL). 
II 3 ye gan! Jaman MAT 13 al JEA2). 


S3 SI th 1 ya La (de Hinndel Real Bli jl, ld SN US OS Leg Hindi Rena CI of oya liku Load SLS #REDALI ian Uea3 A5) 
Taah IA AI gaby PURI yah yag Uadaue GNI G Unat, LAS Gedukip Alantane pogadd Tn GA Ja Cet Rindi Anal D por y PAS Gan Y US 
SA, III OP Cam AEYI, TAI ajaa Lele La gpu Il 3 Lapis di 2) yag Gil Uakra SNUY Kaagl Le 3 yel aa 
AP ag tray Yg SS MMS G gadi RU) Bo pr ya id Read OT es AS SMS Joel ya telina LAS Aya Y Rae ll Ao le Lela pub) 
Soy Sk UNY Tina Ry OS Yg adl SNI Rea ed LS gl oya Siro Sh jl Cin Ai la ob UE Lali Lila Old 
Bola LE 3 aj ae Ji Cb US Jia II 3 A8 Sandi GAY! Lah) A8) coming AI di La la mali ajaa 3 Lebri adil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 97a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jt V3 (ly oniaki: 


CE GA JA Y SAI Hal ay UI GAPI 3 & hd G3 Lala ea og ya AA 3 R0MI OP cell sal Use ya 1 Sandi AI Je 
ci “3 Stan IPL alay 3 SE AS Lay HS 9 SA isap ya lila de jl db (IYA Asah 9 Sam Asah 1 Jl Tania Gllas 83. 


Ji Ol pn La Ah ali yA oya Blake Ralat yaly yag daun (NS UN 2 Ken eleal WS ya Kanji di ai AB Aas ja Fail Wany 
Salah Sao dak! 2 CALBI I) ep II j3 G Asa Of ya (ASIN adam Jia lada La JS) tuyanon ya La deg adl 3 Gllas 02 pt, Ae 
OS anon Coal Gilan yag RAI Rol ya Reay Sail dlglisy Le UG dna II LL SMS pP 8 kai Yg tg pi HL ya Le YI JB Y 
Gr Jb 3 Real Gila oya Wb Taat tp ppi jl Ron j0 Uganda AG Lauk gl tiang oya ii dp DB cp ll Gil ya ya Lap 6 p0y Utan jl, 


au 
didi A00 Jan pg bg S5 3 


inna Re Ol CAD Renag Saka Aoa Jl Raranita | pb “base G3 AA OT Goyah Anjing Y Ula U On A3) BUSI AL de Gb IIA, 
Kara OSAS API, tepyrlaag Urekita ya sladali IKA Hk yg Uya Gladi dist, dinadlg OLI uya ai as 2ub. 


Sbb LL on yakin 1g ja Ol jan I Ugadn Ula Ulin AN boy yet Jai ear VI Lain Ca Y Rel Ol SU Ol lia LS pi Ol Ja La oya 
“ N N 2 

MAS Slgan KSB SL opini) dag da J3 peang dala Al le Ml Jay Ob tabes Aoe A IL SBI EliL Y, ea AI yaaa 

UD Asah IS asah WAS JS ul NN IKA 


IP Giiamo Rey OK ng pdl Ol jan G Ae On yet Ja jasad Ulas! paoy Lanal 33 ka pel Gil 5. Pe Aa dahh 3 ya HUS al JS GMN 
CP Send BLUS Gkinmon OS Cae ReAN G3 Ag OT gia Gl bag AN Sant pat ed Sl (ja Lead AG LN Aoa OB Up TN 
kai! ola 3 Ho pai elalali Jail, JUNI 3 Uus. 


se Aly dya: 


Wat Goa ya Aang dal II lo di S3 Jo Cd AR Y IN Tetilah! ya Yg Halal GY diri Gaal ayal ya at H Asal 0G of 
AI Ole ji Lim Ualaliy Loyo ya pb Jaka ygd din ya La lol Ui yal (3 Woulonl Uya Petayad la pgn UP 2S Of Gan AB 002) gd A2 al Le Nila 
KA Mba 3 Ig Y Ah Aa Y Ly Wala ya Goal ab 3 Lan YI OT yag EASY Alena GK SAI II Ag ola Ul G0 ag le 
AA KS oya elang dala AI Cal AI Jay A5 Ag Haa Lo Oj ba Ia Y SU up Past op CLD Asah jl Gam Asah IG 

IS ge Lgs GA JSI oya aka IN ya PSB EL La 3 ya ing “onani ) Rinndal SMS Bol yaa PA ya Lady Ol, 

Yg ale aa Gl Jeon PET Aili ULAI ph oya Lelaor yag CAD Aek Ya aka Rep Y Ay USU Ino Y GI SSI ya US OP calIL 
AT Sg mdi Ig pekg Ale AI le AI Sapay din JT GAN alel Odi £ Ji oya JSL Oak Lal 3 Gel pa OT MMS geo oya caleg cai 
Lag HB ya BL Sya Key! ya Ala Jia MS Of aa elang dal AN alan AI Sya Ain Mba PU Lamb Ce aa Y ol) 
PMA IA Koaalan ya Ain Al yag. 


Yg A5 tin Ade OP CL JSNU pemakkap JUSIL data Ad OSN V5 SMS) ciu por ab RU Rpor ya pal PI Taka Jota A8 Cai 
BY ha Sl SL M3 pair SL UI pad Oval ya 8 JST ya OP Gde teramad Jari lia BY ISI oa Ja SI LAU 3£ 
Ang oa Yg GAB ya Y JUSIL at, 


Gd Ls: 


Pe IS RS AU Dad lia elagalg oya le al ad elauolaa era CA Ala jl Gang pdl Iyan ya Iaot CL don jain OS ol 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 975 


HAN aya Oia La 3 SIS lah, A8) cab j1 de Aimabl Aru oh, 


ke ditata elang la AI alan AI Jguny OP (Ola) 3 NA Ie BIA it Ce Ya Ain Al gan) yag Una pan 13 Jua 
Upale 1 pai5 centgakgh! pdl IN LI Rian y Coiang (SEK Han dala AI elo Aj yag VI Ce JA pa WI AS aris aa 
UR) Legi Gyat Gal Conkgh! adl IN AL koe yag Tian lag D yag S4 al GAM oa LL NAIK Hang dal AI Gale diy Pari jl 

Jely3U Lane. 


Waglite alas Lado pelug dala AI lo daya Kim dl pama Ula Goop d GI Jab A3 D0 G Lal Gs aj Io Of le 
OS sae Cob BYLO Rony US. 


Ale AI Gaun D1 Jyuay AS (Ol Sy Sliy malay di S3 Gde Lelator VI aed deal 3 AN OP CAN oya O yak! dagis La 2 Uat Jln 
de pekan BN Cake Ay Kah S3 ya JUS Hb aya ting pel Gale Jp CE Tau MIS JS) Bay Oa ya Kail Sel 33 Cekug 
AI Oke AI Sony 0 Uaah dal siy kowaka Lay CL pb Oh ya aah Bel AE yak SAI lali Ale Jab Umkay dala AI oke Al Jgn) Uda 
Vy EL LS 3 LSN Tadi PAI ya ya Aa de AYU peluay Aale AI Jln op5 3 abg EL AB ad Cam oya Uekay Aale 


Ha: 


SIB Lb ed: 


M5 y Kal Any IAI ALI NIS 3 lor ba Tia geli Leg Gian oya Kia SL) Lelah 3 OA Yg Cha ,I gaya oya Lai ReUI poli Y ot 
J3 3: 


S3 aa JI ada 2G ji Aoa Aid poly La Ra pad! Read UG), 


AN Iga Sini AT II LL ea SAN Tana y (kta Ba Ata 1 Gem Ugal UT SS dial PA ja Lal) 3 UP ekorgaadl Ulun 1005 kta 
Hal NU #ilaghnn Rat pad! SUSUN OP centana yah US Alaasag 0 ab CE OS EM IT WS SALA) damai KS ltal | mkng Ale MN lo 
Tama Jan Ola Uut AA NA Sp Of ol ayah el Kala jab NI ea gl aa Y LOG OT daa SISG el ja 4 Y) 
D3 pb base G Takis jl Gonaon yh Ronnan SUS OS ega cap gal dadi Ag anis. 


CA ah Gor Ha akan BSI mad le Aji Ul 271 LA Kby CN Aka duka Alis (ale gama peky dala Al lo dl syg Alis 
Ia Skil Ika ya kale yunal ya UG peri HUI Cena Gentan jl LI Laka ory Cia Gale pelang Ale AI Gale Gaal aa Jas dilas Al yi 
S3 Jia STA, ea ya La akn AI Ob y CLS ta La dada AI Olla CPI G dl La sake AI Olsen! C3 Get La s2 Al Ola 

SS Jaa AU VI 333 Yy c6M3 Jia BI YAI Yg M3 Jae d uya). 


dal AI lan AN Jiguny WI Rita pala na Ag ya La pb IV Pang LAI diy SAN te Sandar Gel pjk ya Ol ale 685 Lado H3 
Jb set SY Lea US GOS tag Ugal pny dal AI Clan Aamalan de Lap all ST eng (LSI telonuot Ujang Upah jl Ula Ku dy lg 


Sel Ng Lin Tina paka 


ALAN UT aja sd Ujal Ay Ulik 3 para al Ily dilong A SS EN OLI  yaI Kais dag SAN 6 S3 Ola il dltay 
BPI Si Ska cl par TS3 Oya! Cie US ajaa AB elang dal AI Ula AN Jgany SS Cant de lbs ab yag Aa pdl gal 
PLAY! JW LS Aa il) Lim Ar0ollah WS, CAsaky Gaal alot 3 WS Of aa tia yaAh! A0 m3 Jala pes ats alah 03dlg SI 
dls dlam, Ill, 


BI bsd: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(976 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BUNYI ai nadi SUSU RL Lah OS Y Ol Ag Cita Tah O pakuak! Lal Of Rinadel Ren Gb atu LS. 
SE EL ina, SUSU UE OS Yg elianon O yalaki OT) La Uang HIU Rima Rea ye MANIS Yaa deal PI S3 ball lay. 


Ae AYI Glee IP Alah Haa pg shd OS JB Aaja ot AI 0 al Aerla aa Sab HA A3 Gaet ga JIN OS M3 Ja 
#9 de CI slkll Nj alll AS) Olate OS Lali can K4 ly Umkg dala A1 ho AI Sya) A42 de pall, 


coal UST awag Waah MEI OY UU Jam UI 09 eU! JL. 


Gpr eetir A0 Ku dy mede AI Ol yi) Balon! imut Ay CA mali Trail yA ya yag da0 AI gia) Ulate Value oya Sola OLS! Iikgh 
Ikan Ay OSG HS Ega only oya Als Jani. 


JB MN, CHI Uiyo dale Jl Sopng Dab al yag Udan dala ponan LAS GAS, oa pena Olla, Gaga DUS Arda Lal SUN Jar 
Aa AY Gitaadl ya SUS Of plak! ya pi EL LN Fog (Ola) Ol BRA eny GA pia OS AS ya ad ol eh dip Had al 
EA) Sa 2S fa Oei Vape oa, 


Sin last, (Akash 6309 4 Jaan Lakuh cadUang Lt J yaah Lis jatah A53 cah 26 de usg os lia. 


SPA ikan IS ag ES Agni Lal Is Alat ol, Condet pegi Nk C3 JLN ya da Ol Hkg J3 OKI Of pelan! AI Ju Ula 
Ona Ily. 


SAI Ky di aa ot Ul,09 A13. 
0130. Menentukan Hari Baik Dalam Pandangan Islam 
Wetonan Dalam Sudut Pandang Figh 
Deskripsi : 


Di daerah Jawa sering kali kita mendengar istilah wetonan, yaitu penentuan waktu untuk memulai 
suatu acara seperti walimatul urs, pindah rumah dan lain sebagainya. Penentuan memulai suatu 
acara ini terkadang meminta persetujuan dari anggota keluarga atau meminta pendapat dari orang 
yang mengerti tentang masalah seperti ini. 


Pertanyaan: 

1. Dikatakan apakah wetonan menurut istilah agama? 

2. Dan bagaimana hukum wetonan tersebut ? 

Jawaban: 

1. Tidak ada istilah khusus akan tetapi termasuk ilmu Nujum / al-Irofah (kejawen). (maraji") 


2. Bid'ah dan tidak sampai kufur bila tidak meyakininya sebagai kepastian (al-Thob'iyyah / Al- 
Illah / al-@uwwah al-Dzatiyyah) hanya dianggap sebagai sabab 'adiy yang belum tentu benar. 


Catatan : 


“ Sunnahnya - akad nikah, Jum'at pagi. Sedangkan walimah, setelah dukhul dan boleh dilakukan 
sebelum dan sesudah akad. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 977 ) 


“ Bulan yang disunnahkan nikah dan dukhul adalah bulan syawwal shofar. 


" Waktu yang disunnahkan jima' (berhubungan suami istri) adalah malam jum'at atau hari jum'at 
sebelum berangkat jum'atan. (maraji") 


Maraji' Jawaban 1 : 


na al (324) 


dat oa SE oya ai Alah La UUS 3 Jeung —JG Of Il Apt dial SESI ye er JULI JSI ka O lada oadll eVjay 
One ASI Bol) Ae Rao pat DLL og pul LAN Joni anal lang ASI Je ya lali II Ki yag Ja age 


— 


2b5 op SIB as gas 2 | 206 | 


SUS diset ye APLI ON Ily Jl TER NG Akad al alba JAS pg NAS AI Ja pT Jong Its IS Galau) 
SPT) BUYY jp Val Wita) Jia pemali OS di AL ye TE opal S3) selada Ane YP Leak Lprj dis prjy 
Lagi pal mil Aiitny oya Gde Ja pl ole Kenny Aa ab Y Gain Ialah Oles ABI ya FIM NAS das NS aib il doll AI 

bag Jaa YI Gram JB La S3 maba Jade DI pan LI ol ily Lila Kl JKLJI ily DU ya 
283 NYI gada! oya yag SMS Oisel JAN (Ala j3 PAN eramall 2 yah SS oya AI 3 Gala ya dan 
Lage AI ny bet ly de te Ay Lpe cell Sebelas. 


P5 se 4 ob Haa mo 


imei Ba Jai Dab ye dls Ula Al uya JB pekany dala Ab elo ai GP lag tele ae Edi lai Lau us 
Jb Alina A8) HI Le SI SI II pama BIA SY al JB OLI pp las ya SAI (EL) ld 
BAY IL Olihag Sy pkl OA Ab ma lan SAI ya ALI one le Jy d 


(25an 5 Grnsa D sa jas 


kaan PS lg al bg Unang Ia Ie ie bel HAL Las pt ya yag (LAS Ii EL Ha) 
Ila Of ya Ot akad gia SEL NB AAL re Tel PSI ya (AS de AI Jjl Le AS Ai Jia G baka) 
Il Ahmaly YG ApJS editan gl ygtul Alas ld ASaLp lelitan 


Pa oo aa 


JB VI MEI 3 Legit dnA ny RSI ya dl ja Cal Le gl R2 oya J3 oya jay Jalil (LG ya) 
Selat AA Ja YA ya pejag Alaita JALAN la EL ya SI Ul ALI, ya os SAI, 1 as 
Hit HAII Blah PAI oya Ang MI Aa) iba Leto OT pena oya SI yag DUS yA, JL OX) Go pl 2 cd 25 aa 
OS #eebnai Ip dala GIS Anik oya 30 ll las SAI yA 2 pm pil Ily Ale U8 Jatas OLI, Abas 
KPI Ikang dll ya PNS ya Lea ya da Jiang Da KLiK SUS Ab aa Sa OS pegang Ae Uya An ja le Hang 
AL oma led Jai |) Lag ola ya cl (ob ye dls y ol Unilags BILA gama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(978 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(285 inuio - 10 2x Jd sd! 0,5 


By peryleh Jia Olah Jadituna 3 AR Uya CI SPA A8 yaa ya Ulat dagaly La pl GS oya SAI Tina TP 23 
ape Leah yan OS peking (AIO yatjay UnyBy pama IL pig dll, Aly yel ll & jaya JeN ea SI ee yah 
Cak Jpay Toll ala oni2 dl Of Ilas JELAS 0pb Jml Aalng Y tp AI iliuel (le Ilang Lil Zi, Leslazel, SSI 


Asa & yh (228) 

Ham Jp Ken Lae Ul j3 Ja dai Le lal Gamad ya Famili Judi Sekali Kalla : 
Ang AE garda HP ant Ob ly al Jas 

Ang Lag obb om og HI Saba laa Aj 


dl aidy Dag Sada ya AAN PI S9 PPN US Las petir BT EV Ad raga SAI, OI ea 0 
PASI JB LS PNS Ida Jaa HS: 


Bpr Bole Latihan de Ag AE OS Of 1 AT ey JAS Laka (de (andi y Deal), Ulji Jar de dl Aa au Jp 
Soe be NI AP gan Jl AI Aa Aa 3 Gaga LOL Iya Sl OLI ya yA 04 Yy , Jilas esa) 
(NE SLS  pmahl Lal dh VP Wagkal! JK Abe ps3 Vifiizaal SMS mela Y if ya AYI HI IL ya 

Lam Ganlatka AS Ag Jan YI OS Oky pAgadd mon ogah GIE CI LAS MAS al Gladi el prba mle La NAS, Leenale ob AI 
Pam ol dai yel Adi (AS gadi La Gaia de OS OP NAS 1 yakin AL adl) OLS ya peti OLI ilbr pad 0g : 
DS ya AS AYI Gian Ha gamia jo dal, JULI ad 3 ali US 3 ye Anal de pad AS, 


cell el Seo | 217 | 


D3 La Sat bl Lego Bs Ja amalan BY oya SA Of Aitng oya peang TA Aly ya HS 3 Se Yy Gilas Ul JB 
Abg Ika ae ya Real Id Ne Yg Uning! ale oya pi OUirYI la Ule Igemedll ad A83 las UT JB BP) Len lenji 
J8 Hey Jor UV ya OT Aing Ul Upah abg Ba Yg Lean Y AI IG Aa dya OLYI GI yag 0S 3 lal 
WF AT SI Jia oya gama Oles AI Juta Ie Upah Yg US Us Aas 2 NI SUS Gl Of yel japat Sal CS pel 
Lewkay Spb | Rinaly BUSI ya Alya De Jon Lal pet Gal del al Asad, 

SM au | 57) 

AB UBS 3 Ugnadan SI abg daily BII Ulama PP DIN JSI OK) JUS Roll Ola YI Of Aset yah 
OLS jini Ula OLS Jay £ Ata dab Ja BK md Al ma YIY OVJ OA ah Lea AI Upi 3d jl p AYU IS 
Klang Cola II Jar SU AL ya BI Ate yag RAS pe ma YG dh Ah Upi 5 pia Ane) dadi Ill GI All OL 
ya TAI AN le UST elus jaman K4 AB Ai ASIN JI SMS pr eng Jalbr ygd WAE mama Y EL Ulas La jDU 
DN Al Gl Oh pr Uya yah Ui awas Ca SOE LNG Cola AYI Oa Jong AI ya H4 Of Aas 


sa as | 2/103 — 104 J 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 979 ) 


1457 — "BN ob Aly ji "mma pg Lp UB AN SU Hell" 1458 "aU BN Bb HI — 
Ig alah Ariana HSAS JI Tami JA Aa gl Bel 3 oya ab oh oya Jill Oey S Sold! JL JL —ot dj 
Koe dnorly Winda Rela) 3 Lema par NA ly 3 (oma pn) Lead Id pal sldily TES Any jim ANIS Ole 
AYI Aly Y pun OS piaadl euy oral Kelana Sa pg Gong! JG PU 3 pak ASN iba Ah asal 
Jb ju. 


oli stel | 1/271 | 


IP PB BU Pu deg J LES Hley dd La all JB daila ») ygd dita al La la Ujal 3 doa ya 
DI 5 pauk R00 pad LU3 oya Wah HP HE ya Wae Lag BL Asad sed IT II lela Pata jl 


Kembali ke pertanyaan 


Maraji' Jawaban 2 : 
| 206 AL 35 oa SIB ya SUN gama HE 


SUS Use ye ARUN OY Olyor Jl ee Aid al luas NAS aga INA ALI Ja pp Jong lia IS (alan) 
SPI SU) BYL Ape V dil Atm Segi meal OS dil MEI ye TEA ol S3) Lalai yS Ane DB Wala Lan Ai pra 
Lai pal mil Aiitny oya Gde Ja pl elo Kenny da ab Y Gaun Ialah Oles ABI ya FIM NAS Ms NAS ai dil Bollll AI 

Lag Jaa II Gta JB La E3 nada Jade Dn pan LAI ol Sail Uillan Kl BKI ly Ola ya 
C3 #YJIU plat YI oa yag S3 alizel JL Y Ala j3 Union!) Oral! Op Upah WS ya III Gale ya der 
Lage AI any et ola de te ih ip Lae cell Belo Ala. 


(300 : 521 :el oi au 


AI Jang OV io Gp Ilyb Bap Ol oma JP ino ed Ge Tab aral ay Ulah Oles Al eny Ie Ga 
Amadel pang Ole Ifa an aa Aid OS OT) Moml Dating Ol 3 Pb ya Le Ae Gal ala. 


(274-213 13 15) adi alel 


LS di go ol, RI Ja Sy Urang (UI Sat 0 Rb ag BO Ola El png di 
Jaa Of ayang CE dah Jasata ly gg Ily 3 ARA DG Ol oya GE Jae Gg Ai ALA Ame La GA Hok 
AI Jay gprap IU Us Al ab) Tile se dd L lay ale Jelly Ul Jiya 9 eny de Jas Jang dl G 

JI AI 3 LA 0 Se el YI 3 JB AI Gg dB Of Jl WBS 0 ya Say Ay Goa elan Je US dilas Hasi) 
2 Lgi paka Tele) Aiu! oo yy ol SUN oa Ip UAN aah Old! Of Jl Ate Soal Ad) Att 239 pel ga 
eno Ah & ly mail EV pend Eby label Spa Ud eyang —JB OT Il ol Amat o JII SI Sy Pig YG US ya 
kombi ya RAN AL Ob pbb oya WEI CLD yang Sy HASI ga ia dad BAYI OT LS UU ian Wati aa yA IP Ati 
Lea) Gelas! J3 Lea gay Anal Alah 053 Of Uagl eyang 04) S5 Want Y 


(337 13 1) bi il) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(980 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ca aga Lay Ol Gd NS oya Seal Sasitaly Kadi SE) Iyan at dd AN Balas Jpeall Ang Je23YI Lea dj 
SY Sya Ag Lelah J3 YL 9 d1 Ugy Jebak Aa ct J Aa Utan ya Lal Rel YI oma Jyeall AYI Sils ed pd 
ol ad Jl Ol, 


Sumber : http://www.ppalanwar.com 

0138. Membaca Surat Yasin Di Malam Jum'at 
PERTANYAAN : 

Fatha Azzahra 


Assalamu'alaikum wr wb.... Mohon penjelasannya, tentang keutamaan2nya membaca surat Yasin 
pada malam/hari jum'at!.. Makasih.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Membaca SURAT YAASIIN di malam JUMAH juga termasuk bagian 
yang sering di klaim BID'AH oleh kalangan “tertentu”, benarkah ? Apa kebiasaan yang sudah 
berjalan di masyarakat kita tanpa ada dasar ? silahkan di simak dan dikoreksi sedikit uraian di 
bawah ini : 


Oleo) Aa Ng 4 SUN SjL59 6 yg 3 Uta AAN pg 3 gw Bel 3 OS Cole Lag 


321 - ji Al ng al Ay pa (AIR oa ln la Ole Jaan 0 AI bh na aloe" 3) 


(3) ola Ce cal SMU Ma LA" gokil ola yA 3 ea ya" ala Ca ar Ba al ola) 
Sala olgyg 6 lag ya Jia Lagaon ya OLYI Ka 3 Fita) AKAN Konlio ol32y 4 lir Legal ja kon 3 Ula 


US yata Gb Sada, (Enya Gl La oa dita AI «el, 


“Kami (kalangan perawi hadits) meriwayatkan banyak hadits tentang membaca surat-surat 
(tertentu) di hari dan malam jumah, diantaranya : Surat Yaasiin, Surat Tabaarok alMulk, Surat 
Wagi'ah dan Surat ad-Dukhoon 


Diriwayatkan dari Abi Huroiroh Ra. Dari Rosulullah shallaahu “alaihi wasallam “Barangsiapa 
membaca Yaasiin dihari dan malam jumah dengan mengharap ridho Allah, diampuni 
dosanya” (HR. Ibnu Sinni dalam bab “amalan dihari dan malam jumah' dari Abu Hurairoh, Syekh 
mundzir menganggap hadits ini kuat dalam kitab “Targhib wa at-tarhiib' riwayat Malik, Ibnu Sinni, 
dan Ibnu Hibbaan dari riwayat Jandab, Pengarang kitab “alMisykaah' juga menganggap hadits ini 
kuat dalam riwayat Imam baehagi dari riwayat Mu'aggol Bin Yasaar, Imam Thobronii 
meriwayatkannya dalam 'bab doa' dan Imam ad-Daaroomi juga meriwayatkan dalam kitab 
sunannya. | Al-Adzkaar 1/110 |. 


1100 — & jit Anobel Ul 3 yaa Bogor DB ya pelan y del AI ap AI Jyany JB JB Ai AI by di yna 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 981 ) 


“Barangsiapa membaca Yaasiin dihari dan malam jumah dengan mengharap ridho Allah, diampuni 
dosanya” (HR Asbahaani). | At-Targhiib wa at-Tarhiib 1/298 |. 


Agya pemel Anadel All yag Bagan DB ya" 1 JB play tele AI al AI Iyan, Ol aya Gl ye ala S3" 


Imam Tsa'labi menuturkan dari Abu Hurairoh Ra. “Barangsiapa membaca Yaasiin di malam jum'at, 
maka paginya diampuni dosanya”. | alJaamii' Li Ahkaam al-@uraan XV/3, Tafsiir Sirooj al-Muniir 
111/301 |. 


LAI ya Boga OLI CAB Oly CU oa IS ON JB 3 el yP PE ya 4 Ol ya Jill Sygg AS dy 


OA ya bs OT el Ala AI olaet ha 33. 
Png PA ee 


“Surat Yaasin termasuk Makkiyyah (surat yang diturunkan dikota makah) Mugootil Bin Hayan 
meriwayatkan dari Sahabat Anas dari Nabi shallaahu alaihi wasallam “Sesungguhnya setiap 
sesuatu memilik hati, sedang hati al@uran adalah surat yaasiin, maka barangsiapa membaca 
surat yasin, Allah memberi pahala padanya sepuluh bacaan alguran”. | Tafsiir as-Sam'aani 
IV/265 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab... 


0141. Hari NAAS dan Hari Baik dalam perspektif ISLAM 
PERTANYAAN : 
Tommy Sumardi 


Assalamu'alaikum wr wb. Para Asatidz PISS,di dalam masyarkt jawa ada istilah weton,hari baik, 
hari naas.jadi dalam melakukan hajat bnyk yang menghitung hari untuk mencari waktu yang pas 
menurut mrka,mulai berergian,hajat perkawinan.membuat Rumah dll.. Mhn di jelaskn bagaimana 
hukumnya dalam islam perilaku spti ini,apakah trmsuk percya dengan ramalan? Mtrnwn 
saderenge.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum Salam. Semua dikembalikan pada I'tigod dan keyaginannya, apabila meyakini bahwa 
hari2 tertentu menunjukkan pengetahuan gaib atau yang mengendalikan nasib dan peristiwa bumi 
maka jelas tidak BOLEH. Apabila didasarkan hanya pada kebiasaan kondisi alam tertentu, dan 
semuanya tetap dikembalikan pada kehendak dan kekuasaan Allah, seperti perkiraan cuaca, arah 
angin, musim dan lain-lain, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai sabda Nabi saw. dan 
sebuah hadits gudsi: 


""Hamba-hambaku akan menjadi iman dan kafir dengan-Ku, hamba yang mengatakan: kita 
dihujani karena anugrah Allah, maka ia beriman dengan-Ku dan kafir dengan bintang, dan hamba 
yang mengatakan: kita dihujani karena keadaan bintang tertentu, maka dia kafir dengan-Ku dan 
iman dengan bintang." 


Hukum Sebab Akibat Menurut Ulama Ahli Tauhid 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 982 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari dalil "Wahdaniyyah" ini bisa diketahui bahwa tidak ada sesuatu yang bisa "memberikan 
akibat" baik berupa api, pisau, makan terhadap pembakaran, pemotongan, atau rasa kenyang. 
Hanya Allah jualah yang menjadikan "terbakarnya" sesuatu ketika bersentuhan dengan api, 
menjadikan terpotongnya sesuatu ketika bersentuhan dengan pisau, menjadikan kenyang ketika 
makan atau memberikan kesegaran ketika minum. 


barang siapa punya anggapan bahwa api bisa membakar dengan tabiat panasnya, atau air bisa 
menyegarkan juga karena tabiatnya, Maka ia tergolong kufur dengan berdasarkan kesepakatan 
ulama (ijma). Dan barang siapa punya anggapan. Api tersebut bisa membakar dengan kekuatan 
yang dititipkan Allah padanya, maka ia termasuk orang bodoh dan fasig. Karena orang seperti ini 
jelas-jelas tidak tahu akan hakikatnya "Wahdaniyyah" 


Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Yupss sepakat........ Kalau meyakini kejadian baik dan buruk akibat 
pengaruh hari-hari tersebut bisa di hukumi kufur, tapi kalau hanya terkait secara 'ady (kejadian 
umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimb...ulkan keterkaitan sama sekali maka 
Boleh 


S3 Muse ye KE OY Apr IEEE BALAS jl Ada malam WAS ay JAS ALI Ja pel Jera Jl ISI Al) 
OS) BINI BY Al akitnng Jia mma OS OLI BI ye TEA oil S3) Lalai UK Bp YG La Larj tas ja 
AB Abitng ade Jah AI Ska Lenny Ab Up alis old “Jong j2 AI ya PGI NAS Aa NAS aa dil Sol AI Gee 
DI Wala Pbb GIRI ai. Sya ya Lagi) ppm 

“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah 
atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat 
melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna 
maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu 
Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini 
bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat 
dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela 
adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang 


mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)”. | Ghayat al Talkhis al Murad Hal 
206 |. 


58: pd 


PS ad UBS Leola SILY maI Sai, SAI Ellen SPP Dpbdly IV, OI MIS daa ola YI Of kiss yah 
Ob Op Dadi SMA Ca Jing g Att Gb Ja BG md Al ILY OYP OA Jb Leah AI Ugiilos 3yia jl p LNYU 
Wany Cola II sa Jae (ST AI ya BG At yag AYAT PAS AP IY dah AI Upik Bjakis dapet dadi Jleil Gl All 
ya TAI SN de UST slasYI Ojamaa K4 AB Aib ASIN JI SMS pr Lang Jar ygd WAE mami Y CLS Ulas La jDU 
—ah Alb Of Pel oya pd LA panas L CSole La Sleaadly Lola Cg Joerg Al ya JGA Of ass 


“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti 
api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 983 


minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan 
Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan 
(kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai 
kufur tapi fasig dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa 
seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan 
Allah pada dirirnya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu 
terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh atau berkeyakinan yang 
menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan 
maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah". | Tuhfah alMuriid 58 |. Wallaahu A'lamu 
bis Showaab 


0151. Keadaan Wali Allah Setelah Wafat 
Pernyataan Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad 


Him ay al 0g Eltel VI pagin Ai | IP IS jos IL Ol 5 dn db ay AA ala or Al Ae Ad! ati JL 
dng Alya alay Ja Ale JI BN) alis Ande oya lebi Min) did rd Gb IN OS NN, gd Bel ai id pr ya 
LS) alang Ia dilunasi 3 IA Aj Aa orang DB, AI II Long del Jl ily Uley 3m OI 

&. 
466 el SAI giat ON AAL yi Ola Gemdd Era el. 


Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad radliyallahu'anhu berkata : Sesungguhnya 
orang-orang pilihan (waliyullah) jika mereka wafat, tidak hilang dari mereka kecuali hanya jasad 
dan bentuknya saja. Adapun hakekatnya, mereka hidup dalam kubur mereka. Dan ketika seorang 
wali itu hidup dalam kubur mereka, sesungguhnya tidak lepas dari diri mereka sedikit pun ilmu, 
agal, dan kekuatan ruhani mereka. Bahkan bertambahlah pada arwah-arwah mereka bashirah, 
ilmu, kehidupan ruhaniyyah, dan tawajjuh mereka kepada Allah setelah kematian mereka. Dan jika 
arwah-arwah mereka bertawajjuh kepada Allah Ta'ala dalam suatu hal (hajat), maka Allah Ta'ala 
pasti memenuhinya dan mengabulkannya sebagai kehormatan bagi mereka. | Kg As'ad |. 


0154. Kenaikan Isa al-Masiih AS 


Pembahasan tentang Isa Al-Masih AS mendapat perhatian luas, karena ia menyangkut dua 
agama yang besar penganutnya di seluruh dunia, yaitu agama Islam dan Kristen. Ada beberapa 
perbedaan pokok pandangan diantara kedua agama ini menyangkut keberadaan Isa Al-Masih AS. 
bagi agama Islam, secara tegas bahwa sumber keyakinan mengenai Nabi Isa AS adalah Al-@ur 
an Al-Karim dan bagi agama Kristen mendasarkan keyakinannya atas keterangan dari perjanjian 
lama dan perjanjian baru. 


Bagaimana tentang Isa Al-Masih AS itu menurut sumber informasi yang bersumber dari Al-Gur an 
dan diyakini umat Islam, menurut sebagian besar umat Islam di dunia bahwa Nabi Isa Al-Masih 
AS, belum meninggal sampai sekarang, tapi beliau diangkat oleh Allah SWT. Sebagaimana 
disebutkan dalam al-Gur an : 


2 OR 0... Wah 0 W (TN 2.9 
NN aa PA: Lasl) y Lada SI ema AI JG SI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 984 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Perhatikanlah ! Allah berfirman ” Wahai Isa, Aku akan mengambil engkau dan 
mengangkat engkau kepadaku dan mengangkat engkau dari kepalsuan orang kafir....... : 


Rasulullah SAW bersabda : “Bahwa sesungguhnya Nabi Isa AS belum meninggal. Dan beliau 
akan kembali kepadamu sebelum hari kiamat”. 


Ini penting kejelasan secara tepat, karena masalah ini berkaitan secara langsung dengan 
penjelasan yang ditegaskan dalam al @uran serta hadis Nabi SAW. Dan persoalannya selalu 
bersentuhan dengan keyakinan lain yang bersumber bukan dari kitab — kitab dan ajaran Islam. 


Dalam al-gur an di sebutkan : 


Wo BL o 0. Ae Aa Aa rentan Ai TA ANA TO ji KN BE ama te ANA MANGAN cetak na OT An Lg 0 
Se Lam f3 Sa ds Iya cd Jelery 9S ad ya Seleny SI Dal) Sad yaa sil yee al Ju SI 
“0 02 0- AL 9 


Na ace oa 


Terjemah : (Ingatlah), ketika Allah berfirman : "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan 
kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari 
orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang 
yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan 
di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya'. (Al-imron ayat 55). 


Di dalam ayat ini “Mutawaffika Wa Rafiuka” (mewafatkan dan mengangkat), seakan Nabi Isa AS 
ini diwafatkan dulu kemudian diangkat. Oleh karena itu di dalam Tafsir al-@ur'an, khususnya di 
dalam kitab Tafsir ibnu Katsir, di sana ada beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini, yang 
penting untuk dicermati. 


Pendapat & Penafsiran 


Argumentasi pertama : Dari Imam @atadah mengatakan bahwa pada ayat 55 dalam surat Ali 
Imran, kata-kata Mutawaffika, Wa Rafiuka, karena disitu ada kata Wa (dan) itu dikatakan dalam 
bahasa arab Mutlakul jam'i, mutlak yang penting sama-sama. Misalnya : Ali dan Amir pergi ke 
pasar. Itu bisa Ali lebih dulu atau Amir lebih dulu, atau bisa sama-sama. Dilihat dari struktur 
fashehat atau bilaghahnya, penggalan kata2 itu merupakan struktur yang didahulukan dan 
dikemudiankan. Asal penggalan itu ialah “Innie raafiuka Wa Mutawaffika' (Sesungguhnya Aku 
akan mengangkatmu kepada-Ku, kemudian mewafatkanmu). Maka menurut Imam Gatadah 
pengertiannya ayat di atas itu, karena lebih dulu diangkat, maka baru nanti meninggal sebelum 
hari kiamat. 


Argumentasi Ke dua : dari Ali bin Thalhah, dari Imam Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa 
pengertian “Mutawaffika” itu memang mati, bimakna mumituka, dengan arti mematikanmu. Imam 
Muhammad bin Ishak berpendapat bahwa Nabi Isa meninggal dalam tiga jam kemudian di angkat 
oleh Allah. Orang-orang Nasrani waktu itu menganggap bahwa Nabi Isa AS atau yang lebih 
dikenal dengan Al-Masih Ibnu Maryam telah meninggal dalam tujuh jam kemudian di hidupkan 
kembali, makanya dalam tradisi Kristen ada yang namanya hari besar Kenaikan Isa Al-Masih. Ada 
yang berpendapat meninggalnya Nabi Isa itu sampai tiga hari. 


Pendapat lain mengatakan : “Diwafatkan dari dunia, namun bukan wafat yang berarti mati”. Ada 
juga yang berpendapat : “Mewafatkannya berarti menaikannya”. Mayoritas Ulama berpendapat 
bahwa kata “Mutawaffika” bukan meninggal seperti biasa, karena di dalam al-@uran ada kata 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 985 ) 


seperti itu yang artinya tidur. Jadi kata-kata “Mati” ada juga pengertiannya bukan mati dalam arti 
lepas nyawa dari jasad untuk selamanya, tapi “tidur” (lepas-sebentar nyawa dari badan). Yaitu : 
tersinyalir dalam ayat yang mengatakan : 


2 Iw 3 GA 


- Io 0-0 A1 - re Bae o- o- 9 #lo 8-.du. £ Ba $ on eoran 9 20 2 3 c9e oa £ bag 39 3 
Ogan ES Lag (St P3 (Sonya Aa G3 Conan Joni Kenal Ad (Kita (3 JI pion pr Le pelan Jalu (SU ya cs yag 


Terjemah : “Dan Dialah yang membuat kamu mati / menidurkan kamu di malam hari dan Dia 
mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada 
siang hari untuk disempurnakan umur (mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah 
kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan”. (AS. 6:60). 


Note : “Dan Dialah yang membuat kamu mati (tidur) malam hari dan mengetahui apa yang kamu 
kerjakan siang hari..... (Al-An'am 60). 


Ini bersesuaian dengan Firman Alloh dalam Surat Az-zumar 42 : 
9. 8-3 — - 0 g0 2 01 — 0-0 -0.- -.. 83 0 Ilo 0 3-0. 9. 0... 28 go ag... 30 
su Jt Is Jung Spa Vale Lai AI eka Kala di SA We ebi Jp di 
23 oi sau Ua 


Terjemah : Alloh memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum 
mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan 
Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda2 kekuasaan Alloh bagi kaum yang berfikir. (@.S. 39 : 42). 


Sehingga dalam ajaran Islam kalau baru bangun dari tidur di sunnahkan untuk berdo'a seperti 
yang senantiasa dicontohkan Rosululoh SAW : 


al GE SA Lead di Kai 
“Segala puji bagi Allah, yang membangunkan kami setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami 
dibangkitkan”. IHR. Al-Bukharil. 
Kaum Ahmadiyah menganggap bahwa Nabi Isa itu mati biasa atau normal. 


Untuk menjelaskan labih lanjut masalah ini, mari kita lihat cerita tentang kejadian yang menimpa 
Nabi Isa menurut versi al-@ur an. Di sebutkan dalam al-Gur an : 


Aa in WI Ah Iya ad Dg" Akh SSI) ayakan Lay og Lag AI Uya maya Gal Sau Sbs UI 3 
Vai) 03 Up II PUN UI le oa 


Terjemah : “...... dan karena perkataan mereka : kami telah membunuh Isa Al-Masih putera 
Maryam. Utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pulah menyalibnya “ (An- 
Nisa-157). 


Selanjutnya An-Nisa' ayat 158 menentukan : “Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 
Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 


# . 2 £ Sy 2... Oo Su A--0 - 
Lembaga AI OS al al aa ha 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(986 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@uran Surat An-Nisa' ayat 157 — 158 tersebut membantah keyakinan orang-orang Yahudi pada 
waktu peristiwa penyaliban Yesus tersebut, yang merasa telah berhasil membunuh Nabi Isa Al 
Masih Ibnu Maryam Alaihimassalam. 


Dengki Orang Yahudi 


Orang-orang yahudi menganggap bahwa mereka merasa bisa membunuh Nabi Isa al-Masih. 
Pada waktu itu orang-orang yahudi merasa dengki terhadap Nabi Isa, karena dalam pendangan 
mereka, Nabi Isa tidak lebih layak di angkat menjadi Nabi. Mereka memandang Nabi Isa sebagai 
orang rendah karena waktu itu orang yang dianggap mulia adalah orang-orang yang dari kalangan 
Raja yahudi yang berpusat di Damaskus. Pendek kata, mereka hasud dan dengki kepada Nabi 
Isa. Dengki mereka tak terbendung dan akhirnya mereka mempunyai rencana untuk membunuh 
Nabi Isa. 


Mulanya mereka melapor kepada Raja di Damaskus, bahwa ada seorang rakyat biasa di Palestina 
yang mengaku sebagai untusan Allah untuk mengajar manusia dengan ajaran yang mengesakan 
Allah dan berbuat kebajikan. Dalam laporannya mereka bahkan menyatakan bahwa orang 
dimaksud memiliki rencana untuk membunuh Raja dan merubuhkan kerajaan di Damaskus. 
Sungguh, ini fitnah yang keji dari mulut orang-orang yahudi. 


Mendengar laporan ini, Raja Damaskus langsung mengirim pasukan untuk menangkap dan 
membunuh Nabi Isa. Pasukan tentara pun mengepung rumah Nabi Isa yang sedang mengajarkan 
agama Islam kepada murid-muridnya, yaitu yang biasa disebut dengan Kaum Hawariyin. 


Di situ diceritakan ada dua belas orang murid Nabi Isa setelah melihat orang yahudi dan orang 
damaskus akan membunuh Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya : “Hai para 
muridku, siapa diantara kalian yang mau bersama saya masuk surga” kata Nabi Isa, kemudian 
ada seorang murid yang paling muda, namanya Sarjus. Kata Sarjus : “Saya, ya Rasulullah 
bersedia bersama Anda”. Kalau begitu, kamu duduklah di tempt duduk ku, Kata Nabi Isa. 


Kebetulan Sarjus mempunyai wajahnya mirip dengan Nabi Isa AS. Ketika Sarjus akan duduk di 
situ, Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT dan yang duduk itu adalah Sarjus. Begitu orang-orang 
Yahudi dari Damaskus datang menggerebek rumah pengajian Nabi Isa para tentara masuk dan 
melihat orang yang duduk di situ menempati tempat duduk Nabi Isa dan mirip wajahnya dengan 
Nabi Isa, maka di tangkaplah Sarjus, lalu di bunuh dengan di salib. 


Jadi yang di salib itu bukanlah Nabi Isa AS, menurut tafsir ini. Tapi yang wajahnya serupa dengan 
Nabi Isa AS. Dalam al-Gur an di ceritakan bahwa orang-orang yahudi bangga karena telah 
mampu membunuh Nabi Isa AS. Mereka mengatakan dengan penuh kebanggan. Kami telah 
berhasil membunuh Isa. 


OA. —w3 e 3 Ice 0 3 ga rara 8. 8 2.90. 90 - - - 9 jade 9 0 0 
AI ebi SS) ayakan Lay oa Lay AI Jang pa pil Lema Cemal SU ep 


Terjemah : ...... kami telah membunuh Isa Al-Masih putera Maryam, utusan Allah, padahal mereka 
tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. (An Nisa : 157). 


“Rasulullah itu sudah kami bunuh, kata orang-orang Yahudi. Maka, orang Yahudi banyak 
mendapat kutukan dari Allah”. Tetapi di katakana dalam al-Gur an : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 987 ) 


OR. —w3 e 3 Ice La 3 Ian 20 
Hb (SU) yan Lay ola Lu 


Terjemah : .....padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi 
demikianlah ditampakkan kepada mereka (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan 
dengan Isa bagi mereka...... (Surat An-Nisa : 157) 


Dan ayat lain juga disebutkan bahwa : 
ai op Lg" DIN PU UI le Ga pad Lea la Gb ah Iyilasi Gal Ol) 


Terjemah : .... Dan sesungguhnya orang orang yang berselisih pendapat (tentang pembunuhan) 
Isa, benar-benar dalam tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang 
siapa yang di bunuh itu kecuali mengikuti perasangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa 
yang mereka bunuh itu adalah Isa. 


Catatan kepahaman : Bahwa perselisihan akidah Nasrani dengan Islam merupakan perselisihan 
final. Bagi umat Islam, dengan tonggak sejarah ketika Nabi Muhammad medeklarasikan Piagam 
Madinah membentuk Pemerintahan Islam berpusat di Madinah dengan “kontrak sosial” untuk 
hidup bersama saling melindungi antara umat Islam, Nasrani dan Yahudi. Jadi, Nabi Muhammad 
pada abad ke-7 lebih dulu mempraktikkan “kontrak sosial”. Oleh karena itu, artikel ini tidak akan 
diperdebatkan dari sudut keimanan, dengan tetap saling menghormati. 


Demikian, semoga ada manfaat dan menambah khazanah ke ilmuan kita. Amin : Wallohu a'alam 
““ | Igbal Istiglal |.. 


Referensi : Syaikhonie KHR. Ahmad Ma'mun Abdul Mu'in (Allohummaghfirlahu), mantan 
Musytasyar PWNU Jawa-Barat dan Rois Syuriyah PC NU Kota Bandung / Khodim Ponpes An- 
nadjah : AM. Syahrir Rahman, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya. 


Lihat Juga Muhtasar Ibnu Katsier, Jilid 1, hal 520-523, 834-848. : Tafsier Marrohu Labied “Ala 
Tafsier Munir, Jilid 1, hal 100-101, 183-184. 


0187. AODAR DAN KEMA'SHUMAN NABI ADAM DARI 
DOSA 


PERTANYAAN : 
? AghitsNy Robby 


Mengapa nabi Adam as diceritakan Ma'siat ( membangkang perintah Allah agar tidak makan buah 
khuldi ) padahal Nabi itu terpelihara dari dosa ? 


JAWABAN : 


Salah satu yang wajib bagi para Rosul n wajib bagi kita meyakininya adlah sifat amanah, yaitu 
terpeliharanya mereka drpd melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, biak haram 
maupun makruh, baik sengaja maupun tidak. Untuk menyikapi masalah Nabi Adam, aku curhat 
dulu yach... aku pernah nonton tv film hidayah, disitu aku liat ada orang jahat... banget sampe2 
timbul rasa kebencian di hatiku kepadanya dan aku menjulukinya si penjahat berengsek....(hehe 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(988 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ma'af), padahal kenyataanya apa..,ia (si penjahat) ternyata mendapat sambutan n tepukan yang 
hangat dari sang sutradara bahkan mendapat uang(gaji) yang cukup besar... yups...ia adalh 
pemain yang baik, secara shury (rupa/gambaran) ia adalah penjahat tetapi secara hakiky (yang 
sebenarnya) ia adalah seorang yang amat patuh kepada perintah atasan. Sama halnya dengan 
persoalan Nabi Adam as., lebih jelasnya coba kita intip tafsir showi juz 1:22 


By y Cg aa il Tah ya JINh ayal PULAU BUY LAB d0 ain td JATI aa ya MS DL Ja OLGA 3 
Adila Lali MALE Juoutang ame yA Nala y dilas J3 OLS Aikalos J2) 3 Jeler al AED JB AI 0G selasih Al (le dna Jiang 
KI SI Ode A5 0 Romlah Ol dala (Syor B pm Ca MIS 1 So AI ed Boo 2 midi 2 sed dada Adel AKu, 

ot dah SMS oya 9 Adel dia nb Ang bd Lean ya 3 Ola dia la | AAA Lao jab SMU cl IE Ana 

AAL Van Dgong VI SMS sya SO y padan! HI ya MSI Ae CI U Ugalan 3 etil SIS pol OS JGA 

SI pely ale AI ae 


“Dan yang benar bahwa dikatakan sesungguhnya itu adalah sirrul godar(rahasia tagdir), maka ia 
dilarang scr zhohir tetapi tidak scr batin. karena Nabi Adam as. pada batinnya adalah diperintah 
terlebih utama dari kisahnya Nabi Khidir serta Nabi Musa dan saudara Nabi Yusuf beserta Nabi 
Yusuf apalagi mereka itu adalah para Nabi. Sesungguhnya Allah SWT saat berfirman kepada para 
malaikat “seseungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang kholifah” adalah sebelum 
menciptakan Nabi Adam. Dan perkara ini adalah pasti n mustahil salah. Lalu saat Allah 
menciptakannya n menempatkannya di surga, diberi tahu dengan larangan makan buah pada 
rupanya(zohirnya). Larangan ini adalah larangan shury n makan buahnya adalah jabary dengan 
sengaja, tau n sadar karena ia tau bahwa kemaslahatan ada didalam memakannya. Dan itu 
disebut ma'siat karena memandang pada larangan yang zohir. Dan dilihat dari sisi syari'at terjadi 
drpdnya suatu pelanggaran. Dan diantara ma'na ini apa yang dikatakan oleh Ibnul “Aroby “jika aku 
di tempat Nabi Adam maka aku akan makan buah itu dengan sempurna karena ada dalam 
memakannya itu kebaikan yang banyak, n jika tak ada satu kebaikan pun selain wujudnya 
Sayyidina Muhammad SAW niscaya cukup”. Lebih jelasnya liat lagi tafsir Showy pada juz dan 
halaman yang sama: 


Kants pb na AN Colt JLN Clan Ko sya ya EL 2S Yg Bkap in ps Ob Keane ollani AI gawad Us Agri il 
Ada 


AYI gai Una JAS Ab dis Ular! pal uya 3 AS AR Baal! al II Jani Goat Ad Ulun! 4 band Kana yag 


“bahwa sesungguhnya Adam berijtihad lalu salah ijtihadnya, maka Allah memberi nama 
kesalahannya itu dengan ma'siat padahal tak pernah terjadi dpdnya dosa kecil maupun dosa 
besar. Sesungguhnya ini termasuk dalam bab “hasanatul abror sayyiatul mugorrobin”(kebaikan 
orang abror adalah kejahatan orang mugorrobin). 


BARANGSIAPA yang MEMBANGSAKAN SENGAJA N DOSA kepada NABI ADAM dengan 
MANA IA MELAKUKAN DOSA BESAR ATAU DOSA KECIL MAKA IA TELAH KAFIR, 
SEBAGAIMANA JUGA yang MENOLAK NAMA MA'SIYAT DARIPADANYA karena ADA NASH 
AYAT GURAN”. 


Kema'siyatan Nabi Adam hanyalah sbuah skenario dari ALLAH tuk menurunkannya dari surga 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 989 ) 


karena sebelum ALLAH menciptakn Adam ALLAH pernah berfirman ke para Malaikat tuk 
menjadikan seorang kholifah dibumi sedangkan Adam dicptakan disurga. lalu ALLAH buat Adam 
makan buah khuldi sehingga tercapailah tujuan ALLAH menjadikan kholifah di bumi. Yang wajib 
kita i'tikadkan adalah NABI ADAM MA'SIAT HANYA SCR ZOHIR/SYARI'ATNYA SAJA, 
SEDANGKAN SECARA HAKIKAT NABI ADAM ADALAH MA'SUM (TERPELIHARA dari 
MA'SIAT) bahkan Nabi Adam dikatakan ta'at karena sedang menjalankan skenario dari ALLAH. 
ini mslh agidah, kalau blm jelas..mari kita bahas lebih lanjut... 


Kenapa Allah tidak ciptakan saja langsung manusia di bumi sebagai khalifah? Artinya iblis yang 
kafir pun atas skenario Allah shingga iblis pun diusir lalu mempengaruhi adam-hawa untuk 
makan buah terlarang? Karena Allah ta'ala lah yang  berkehendak...bukan 
manusiannya...bagaimana baiknya, Allah yang nurut dengan kehendak manusia atau manusia 
yang tunduk dengan kehendakNya? Berhakkah manusia mempertanyakan kehendak-Nya? 
Banyak hikmah-hikmah ALLAH ga menciptakan manusia langsung di bumi... bisa dilihat dari 
proses yang terjadi pada nabi Adam sehingga diturunkan dari surga.. 


Ugly pa 3 Jai Las dlu 


Segala kehendak Allah ta'ala kepada mahlukNya pastilah mengandung hikmah, oleh karena 
itu...kurang pantaslah kalau kita mempertanyakan kenapa Tuhan begini dan begitu?seakanz2 kita 
tidak berkenan'/tidak terima/protes dengan Maha kehendakNya. 


IMAN KEPADA TAODIR SECARA HAKIKAT DAN AGIDAH: 


Diantara yang wajib kita yakini adalah Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk (menurut 
ukuran kita), semuanya adalah perbuatan Allah SWT. Kayanya manusia, miskinnya, cantiknya, 
jeleknya, baiknya, jahatnya, semua itu terjadi pada hakikatnya dengan irodat & gudrot-Nya. 


Firman Allah SWT suroh As-Shoffat ayat 96 
Oylani Lag Kilo Al 3 
“Dan Allahlah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat.” 


MASALAH: jika seluruh perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah, bkan berarti si 
hamba itu majbur(terpaksa) pada seluruh perbuatannya? Mengapa Allah minta 
pertanggungjawaban amal si hamba? 


JAWABAN: Si hamba tidaklah tulen terpaksa atau majbur pada seluruh perbuatanya, karena ia 
mempunyai IRODAH JUZIYYAH (kehendak lokal) yang dengan ini ia mampu tuk memalingkan 
kehendaknya kearah kebaikan & kearah kejahatan, dan ia juga mempunyai akal tuk 
membedakan antara yang baik & yang buruk. Jika ia palingkan kehendaknya itu kepada 
kebaikan maka ia di beri pahala karena dzohir kebaikan itu atas usahanya, jika ia palingkan 
kehendaknya itu kepada kejahatan disiksalah ia karena dzohir kejahatan itu atas usahanya. 


MASALAH: jika ada hamba yang dibuat-Nya baik lalu diberikan pahala & surga , ada juga hamba 
yang dibuat-Nya buruk lalu ditimpakan siksa, bukankah itu berarti Allah ga adil (dzolim) kepada 
hamba-Nya? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 990 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN: kita smua ini milik Allah, Kepunyaan Allah, Allah bisa berbuat apapun terhadap milik- 
Nya sesuai dengan kehendak-Nya. 


kalo Ata pnya 2 ekor ayam, yang 1 di sembelih yang 1 lagi dipelihara, apa bisa Ata disebut 
dzolim..? ow..tidak, karena Ata yang punya & Ata bebas tuk melakukan apapun terhadap yang 
kita miliki. 


Oh..,kalo begitu Ata boleh donk..mematah2kn kaki ayam ini & menyabungnya..?? waduuh...Ata 
ga boleh mematah-matahkn kaki ayam ini & menyabungnya walaupun punya Ota..karena Ata 
dilarang oleh agama, Gta terikat dengan peraturan & undang-undang. 


Lain halnya dengan Allah, Allah ga bisa disebut dzolim dengan kehendak-Nya seperti membuat 
penyakit tuk anak2 kecil yang ga berdosa , bencana alam yang ga selamanya menimpa orang2 
bersalah, dil, KARENA Allah tidak terikat dengan suatu peraturan & undang2, sehingga Ia bisa 
disebut dzolim. Perbuatan-Nya adalah absolute,mutlak, dan SEMUA TASHORRUF-NYA 
ADALAH PADA TEMPATNYA & MENGANDUNG HIKMAH, walaupun terkadang hikmahnya itu 
belum terjangkau oleh kemampuan berfikirnya manusia. Allah Maha Adil & Maha Suci daripada 
perbuatan Dzolim. 


firman Allah suroh Yunus ayat 44: 


O yaklas petambil yel GKI 9 Ui Gal ella Y Al Ol 


“Sesungguhnya Allah tidak berbuat dzolim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia 
itulah yang berbuat dzolim kepada diri mereka sendiri” 


MASALAH: kalau semuanya udah Allah yang ngatur n udah di tagdirkan, mengapa Ata harus 
cape2 berdo'a? 


JAWABAN: Do'a itu adalah ibadah & perintah Allah, tentu dengan berdo'a Ata mndapatkan 
pahala dari Allah. Lalu.. ayo Gta liat kitab Al-Adzkar Lin Nawawy:509 


Pada Yola Of ma slow SMU La 3 Jd Ob: SI JG: has. 
9 yr SNI 2 Uma slewU (elok SNI») 2 elail ala oa Ol deu 


Obrilath pegi Sl 00 OP LS 0 PN ea SI Ka EYE IAI Kan el ON US AJI 
Hi IydeI 7 1 Il AI JB A3) € TIA JL Ol slah AYI 3 aa Gay 4 NI elu SIG 
Kema A83 6 PI Iles AI AE (metokual. 


“Fasal, berkata Al-Ghozaly : maka jika ditanya: “apa faidahnya do'a padahal ketentuan Allah itu 
ga bisa ditolak. Maka ketahuilah olehmu, bahwa sejumlah daripada ketentuan Allah itu adalah 
menolak bala' dengan do'a. maka do'a itu adalah sebab tuk menolak bala' & adanya rahmat 
sebagaimana perisai itu sebab tuk menolak senjata n air sebab tuk keluarnya tumbuh2an dari 
bumi. Maka sebagaimana perisai itu bisa menolak anak panah lalu bertolak-tolakkan maka bgtu 
juga dengan do'a n bala”. Dan tidak menjadi syarat tuk mengakui ketentuan Allah itu dengan 
tidak membawa senjata. Dan sungguh Allah telah berfirman : “...dan hendaklah mereka itu 
bersiap siaga & menyandang senjata...”(An-Nisa:102). Maka ALLAH TAGDIRKAN PERINTAH & 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 991 ) 


ALLAH TAGDIRKAN SEBABNYA?. 
SECARA SYARI'AT DAN ADAB: 


Adab dalam menyikapi tagdir-Nya adalah yang baik-baik disandarkan kepada Allah & yang 
buruk-buruk disandarkan pada diri Gta sendiri. 


perbandingannya gini...kalo Ata memiliki sebuah mobil Ferrari F70 udah tentu kapasitas & 
keindahan mobil ini terbangsa kepada pabrik yang membuatnya. Akan tetapi kalau suatu saat 
mobil ini nabrak/nubruk tiang listrik..@ta ga bisa menyalahkan pabrik yang membuatnya..,tentu 
Ata yang salah, pabrik jangan di salahin..betulkan anak anak..!!eheii. 


Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk timbul dari nafsu yang angkara murka. Inilah 
adab. Dengan adab seperti inilah para Nabi & para Wali memperoleh derajat n karomah di sisi 
Allah. 


Coba renungkan perkataan Nabiyullah Ibrohim Kholilullah,sbagaimanaa di hikayatkan Allah 
dalam kitab suci-Nya Al-Guran suroh As-Syu'aro ayat 78-80: 


Ona yah Cab ya V1)» Undkengg Gsaales ya SAI). akta yah Gila SAI 


“Dialah Allah yang memciptakan aku lalu Dia memberiku petunjuk. Dan Dialah yang memberi 
aku makan & minum. Dan apabila aku sakit maka Dialah yang menyembuhkan aku” 


coba liat...Nabi Ibrohim menyandarkan petunjuk, pemberian makan & minum dan penyembuhan 
kepada Allah SWT. Dan beliau menyandarkan “penyakit” kepada dirinya. Beliau tidak 
mengatakan “dan apabila Dia memberikan aku sakit" tapi “dan apabila aku sakit”. 


Beginilah ma'na dari firman Allah Ta'ala suroh An-Nisa ayat 79: 
Sknii yah sar 0ya Sule Lag Al oya Rian ya Slot Lag 


“Dan apa-apa yang mengenai dirimu drpd kebaikan, maka dari Allah (di pandang dari segi 
terjadinya). Dan apa-apa yang mengenai dirimu dari pada keburukan, maka dari dirimu sendiri (di 
pandang dari segi usaha)”. 


alHabib 'Abdullah al-Haddad dalam NASHOIHnya hal 18 
m3 ab Api yak! Rae ya HS Aina ae oral Olanil 938 SI ARI Tm Ul, 
Dan dalam kitab dan halaman yang sama : 
OA AS 9 Ja oya US BUAS PP 3 ea Nama ai S3 ISI Alai 4 3NLJI le JB J5, 
Intinya mah jangan membahas tagdir terlalu dalam.. 
0189. SEJUMPUT TENTANG ILMU LADUNNII 
PERTANYAAN : 


» Neil Elmuna 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 992 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ada orang bilang : " Kyai anu ilmunya adalah ilmu ladunniy ?". Apa ilmu ladunniy menurut anda.. 
Bagaimana cara mendapatkannya ? 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot 


JIY OA LI yaah arang Iypneb ehgl3 Om Hy Lilital) Yo games! Hilak solat Spin jab GA mad 
eabial! AelASIL jo SAI Ad yan 9 Saka Taka OT Ugly Las Yy hain S4 P Hee Boleh Il jdi Y on) AYI 
SLR aya dl Urai a2 Uyadla Lay ID dala Malay Al Lyla Lae, 


Ilmu laduni adalah ilmu yang di berikan langsung oleh Allah kepada hamba-Nya yang 
shalih, bertakwa dan selalu berusaha membersihkan hatinya dari nafsu dan sifat-sifat 
tercela. Ilmu tersebut dapat di peroleh dengan tanpa usaha belajar baik dari seorang guru 
atau berijtihad memahami teks-teks al-Guran, Sunnah, atau kitab-kitab ulama. Meski ilmu 
laduni juga mungkin dapat di peroleh sebab barakah guru atau memahami al-Gur'an, 
Sunnah maupun kitab-kitab ulama yang shalih. Ilmu laduni juga dapat di sebut ilmu 
mukasyafah, ilmu wahbi, ilmu ilham dan ilmu ilahi. Dalam Al-Guran Surat al-Kahfi ayat 65 
disebutkan: 


#0 G3 90 3 0. 
Lele Val uya oliddey 


“Dan Kami ajarkan padanya (Nabi Khidhir) ilmu dari sisi kami” . Ayat ini menerangkan Nabi 
Khidhir meperoleh ilmu laduni dari Allah. Ilmu laduni dalam literatur kitab-kitab salaf tidak 
hanya di peroleh Nabi Khidhir saja, bahkan selain para Nabi, baik seorang wali atau shufi 
juga bisa memperolehnya. Dalam keterangan kitab-kitab tafsir di lingkungan Ahlussunnah 
wal Jama'ah, ilmu laduni tersebut bisa diperoleh oleh seorang hamba yang taat dan hatinya 
bersih. Dan ketetapan ini sudah sangat masyhur serta banyak para wali atau shufi yang 
mendapatkannya. 


Ibnu Hajar al-Haitami menyampaikan bahwa dalam Risalah al-@usyairiyyah dan Awarif al- 
Awarif (as-Suhrawardi) tentang wali yang mendapatkan khabar ghaib sangat banyak . Ibnu 
Hajar al-Haitami juga menuturkan bahwa mengetahui ilmu ghaib adalah bagian dari 
karamah. Mereka dapat memperoleh dengan cara di khithab-i (sabda) secara langsung, di 
bukakannya hijab (kasyf) dan di bukakan kepadanya lauh mahfuzh sehingga dapat 
mengetahuinya . (Fatawi Haditsiyyah hlm. 222 ). Adapaun dalil dan bukti bahwa ilmu 
tersebut bisa diperoleh oleh hamba yang taat dan bersih adalah : 


Ayat al-Guran surat an-Nisa' :113 tentang Nabi Muhammad yang menerima ilmu yang 
berkaitan dengan hukum-hukum dan hal ghaib. 


"Dan (Allah) telah mengajari dirimu ilmu yang engkau tidak menegtahuinya" 
Ayat al-Aur'an surat Yusuf : 68 tentang Nabi Ya'gub yang menerima ilham dari Allah: 


0. 0 03. 30- 
ole Se ala 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 993 


"Sungguh Dia (Ya'gub) adalah orang yang mempunyai ilmu, karena Kami telah 
mengajarinya" Hadits riwayat Muslim dalam Shahih-nya: 


pe pa aa Aa IK Op ina Si HR IA SE ba ade la ga cp 
Ar Dhan peni con Gal JB patin MA 


“Dari Nabi Muhammad Saw, bahwa beliau bersabda: “Di dalam umat-umat sebelum kalian 
ada para muhaddatsun, maka jika ada satu dari umatku yang termasuk di dalamnya, maka 
sesungguhnya “Umar bin Khaththab adalah salah satu dari mereka. Ibnu Wahb 
mengatakan: “Tafsir Muhaddatsun adalah orang-orang yang diberi ilham.” 


Hadits ini mengantarkan kepada satu pemahaman bahwa ilmu ilham bisa didapatkan oleh 
selain Nabi Khidhir, seperti Sayyidina “Umar dan lain-lain. Hadits Rasulallah riwayat at- 
Tirmidzi dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulallah bersabda: "Aku melihat Allah, azza wa jalla 
menempelkan telapak-Nya di antara bahuku, kemudian aku merasakan dinginnya jari-jari- 
Nya di antara putingku dan kemudian tajalli-lahsetiap sesuatu kepadaku dan aku 
mengetahuinya sehingga aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi dan apa yang terjadi antara tanah timur (masyrig) dan tanah barat (maghrib)" hadits 
ini di shahih-kan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. 


Hadits Riwayat Ibnul Jauzi dalam Managib Umar tentang Sayyidina Umar yang mengatahui 
tentaranya yang sedang berperang padahal beliau sedang berkhuthbah. Hadits ini hasan 
sebagaimana di katakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Riwayat tentang Sayyidana Abu Bakar 
yang pernah menebak kandungan istrinya bahwa bayinya laki-laki. Dan itu ternyata benar 
adanya. Hadits riwayat Abu Nu'iam al-Ashfahani dalam Hilyah al-Auliya' dari Anas : 


Hn Se AS AI Ole La Jas yi 
“Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang 
dia tidak ketahui.” ( Ash-Shawi dalam Hasyiyah Tafsir al-Jalalain 1/182 menisbatkan 
ucapan tersebut kepada Imam Malik ) Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang hadits 
ini dan beliau menjawab, "Sesuai apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdissalam bahwa 
sesungguhnya orang yang mau mengamalkan apa yang dia ketahui baik wajib syar'i, atau 


sunah atau menjauhi makruh dan haram, maka Allah akan memberinya ilmu ilahi yang 
sebelumnya dia tidak mengetahuinya". ( Fatawi Haditsiyyah hlm. 203-204, Darul Fikr. ). 


Ucapan Ali al-Kisa' : 
Ga ALA Ii SAM Pe HA Aa Of AN US BUSI Carla pi io Ole BSE ada 3 mall JB 
UE pad Span Kan P1 TE UU Ja JUS JI sai Id S1 HN de dy 
daa Na Sig Y JB Ann of ih Ja 
“Ad-Damiri berkata : Masalah ini adalah masalah yang pernah ditanyakan oleh Abu Yusuf 
(Hanafiyyah) kepada Ali al-Kisa'i ketika al-Kisa'i pernah mendakwahkan bahwa siapa yang 
dalam satu ilmu luas layaknya samudera maka dia akan bisa pada ilmu-ilmu yang lain. Abu 


Yusuf bertanya: “Anda adalah imam dalam bidang nahwu dan sastra, apakah Anda bisa 
figh juga? Al-Kisa'i menjawab: “Tanyalah yang Anda suka!” Kemudian Abu Yusuf bertanya: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 994 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Andai ada orang yang sudah melakukan sujud sahwi tiga kali, apakah dia wajib bersujud 
untuk kedua kali? Al-Kisa'i menjawab: “Tidak, karena sesuatu yang sudah diperkecil 
(tashghir) tidak boleh diperkecil lagi.” ( Disebutkan dalam kitab-kitab Figh Syafi'iyyah dalam 
bab sujud sahwi. ) 


Ucapan al-Kisa'i tersebut menunjukkan bahwa siapa yang dalam satu disiplin ilmu agama 
luas bak samudera, maka dia akan mendapat ilmu laduni dengan bisa menguasai ilmu-ilmu 
yang lain. Kisah yang diceritakan oleh al-Habib Abdullah Alawi al-Haddad tentang 
seseorang yang semula bodoh kemudian menjadi alim lewat ilmu wahb dan ilmu ilahi (ilmu 
laduni) di bidang ushuluddin dan cabang-cabangnya. Mereka adalah Sa'id bin 'Isa al- 
Amudi, Ahmad ash-Shayyad, Ali al-Ahdal dan Abul Ghaits. Dengan keterangan-keterangan 
ini pernyataan dan syubhat-syubhat mereka yang tidak pernah di dukung dalil sudah 
terbantahkan. 


Lebih lengkap tentang dalil-dalil ilmu laduni yang dapat diperoleh selain Nabi Khidhir, lihat 
Fatawi Haditsiyyah halaman 222 dan Majmu' Fatawi wa Rasail halaman 202 pembahasan 
tentang ilham. 


Anal oli 3, 
www.fb.com/notes/390430753099 


Faktor gen « keturunan? apakah menjadi penentu seseorang mendapat anugerah ilmu 
ladunniy ? Setahu saya enggak, karena dalam kitab Al-Hikam dijelaskan ilmu ladunni itu 
Murni Hanya karena Anugrah DariNya. 


af la bi BI Sara Ip pan UUS SU Up la P3 Un IE SI ah SY 


Ulls any ya ya La ai) HA L cal) “ kntga cf Jus aya ya Ha. 


Jika Allah membukakan pintu makrifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi 
sementara amalmu amat sedikit. Allah membukakannya bagimu hanyalah karena Dia ingin 
memperkenalkan diri kepadamu. Tidaklah engkau mengerti bahwa makrifat itu adalah 
karunia-Nya kepadamu, padahal hanya amal itu saja persembahanmu kepada-Nya? Maka, 
betapa besar perbedaan antara persembahanmu kepada Allah dan karunia-Nya kepadamu 
.. Bisa disebut ilmu ladunniy ini termasuk ilmu muktasabah baathiniyyah. 


2? Neil Elmuna : ILMU LADUNNIY 22 'ULUM GHOIBIYYAH dan ILMU LADUNNIY 22 
'ULUUM SYAR'IYYAH 


( WA'ALLAMAKA MAA LAM TAKUN TA'LAM...) AY 'ALLAMAKA MAA LAM TAKUN 
TALAMUHU MINASY SYAROO-'! WAL 'ULUUMIL GHOIBIYYATI WA KAANA 
FADHLUHU 'ALAIKA KABIIROO BIL WACHYI WAR RISAALATI WA SAA-IRIN 
NI'AMIAL JISMIYYATI. |( SHOFWATUT TAFAASIIR HAL 303, ASHSHOOBUUNYY |. 


cad Ain Gigi Jilat A8 ya elah 04 OT UB € Alamly ab ya mall ya Hal) HL ya ya elu 
PI Is yag AAN pagi y OUnssdI ya : 


Sat ad asi Yi: 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 995 ) 


08 — Sleiy dilbnsa JB € nya Henny mp3 (adl Als papa Juno — SY GL GUI bali — liga 
65 HL Lle UN oya olialey Usus ea dan) olaT P5 dl, 


SI Ba oya" dat gih 1 Ud ya 1 elali Ui " alas oa MARJB L dal eng LA Om es dl dp 
Celeo Kn Jay PI AI JB ISA, 01 Ulat oya "adah ga HA Jr YAa Lag Ke Aa de el Jaa d 
oa SI mail OUakudt . 80 51 mal L Trees UUaka Ea ya d Jerry Sae GE sri) Sako Jarau 

dus UM unjil dil ia .. 


NI Ban II Lely CLS JUSIYIY Wa JAS ya Baal Ca ga 3 ea AYI BI Ga Jali, 
MAS Cak Kali AT Kalor ISL. GIS 0 CAN BTA dong mL JAS odia Ob .. CAN SL 
D jali BUSI V0 ab oh 2 


de niy 4 Ela Al Telan LS Gal Ola ya Read 3 al Kn ga ya La 6 SYI GUN GAM lali, 
cra Ssh gadi Spb Aa pe! Gal € PIA ya Ol Kenalos Ggad Cal ya dadi, IN JST 
BATU 9 RSI 9 Abadi nil Aa yaill Ang pil ole Aida y AB Aa dia OP. SJ, GUSI Ob .. Liwl GS 
Ang Jalal DI osn GI Apel 9 6 Aankapal Ag yes Ang pil dika ya Bh Conan» Tenkapah! Ang 5 yaa SALAM 
vla... 

ABI Ilay CS MEI, CA aa Badung 4 Ang Tan pal 3 yA lala" — Al am) — ll cl JB 
Se JELAS cg daa jala Ritadly DUS Md ya Al Geiah LS AUYI JUS gang 3 oa Al Ab 3 


Ibas $ Oa D9 gt elang dala AI la AI Jyuny #22 Ja" Jia Abg 3 — Ai AI oo — db Ular 
AAA ai ia Gal (bai ya Iki "AS 3 Taun Ah Ai La VI Re Lag AN Gb AI Y 
382 1 3 IL. 


Binal Jah oa emas Ulu Jly Syed (doel Jong j2 AI Ol Hola jam JW: 
PAI de Ilyas Ily mental dy lx 9 pot eka di De 
(BB: Ol ac JT 3, ye) 


Byidly pilar oya Uni yital) Rendy LSI jeng Sy! Jar Jay LL Ming Ailee yi 4 gatel 3 ye 
SIN Gg AN Bol aga Help old ah Jas Ullusl uni of La J LS Lt, 
tama 9 A3 33 ya lea 9— dl IS Os ea Ol ang 2533 daan oLudUs 3 han AE na oLudUs 3 
tea AS 1523 Gel al Ab gjika KO olulasi 3 Pri olulasl pakan La ghaa anto Ol: | ru ile olulasl 


SI ds: 


Perdlli Se Dias Ily mental diy besi pai Cilanat A Oja 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 996 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(33:12 Ol IT 2,0) 
Sana! omah G gi 9, AI Uma slileP VII pe lilen YI wa Ka pakad 9 OI. 


Ae Jd, “brang oya dea BIA oya D3 AU dak Sos lali Ikang (Lele Lal uya olialey ) 
AA rah, Dll dala Gym ya Ula dale Ja AE Ang adl ALS aa Ai yan SU sll Jab mad Ol S3 
ca op OS mad Ol pegang. Soal ye dalah Lay Alia Jong j2 dl oya OS AYI lala OM ayoel y pa! Hak 
Pas Ol SEN Aa PAS ya Jl Ganga VISI AI dal gaya Una Real yg OI bali ia OS aya na 

Ayks Ulil 0732 Abg, Upo2 Ga galat Ul Wi gia SUS II LAN A8 adl OLS. NS Ang pa 3 Ale 

dlaaly aka Al oya Ob GA dal Ol de B3 Jah Ipoe tg BL de mai KS) 


AYI Gap 08 anal oya Mala Job AI OI AYI ho 


Jis 3 ea ea Ol B3 IBL ape Uya US deng LIL Web yel, Jl may pal am SU AI one day. 
Bp sb 3 ai Gila AR. el ai laka 


Ba ad aa PI Gerba O Ganga ed en) Jl AI JB A83. Tj je YP ola RAI 3 ju 
SIA Ol Joel Il ey SN Ia JELAS, Ikat Ata PLAY de M3 Jas, Tau eladll As 3, Mila 5G 
SIG 3g Mila 3 Ly (Oia La yag Pad yag Uas JL ya 


PB Yan Jon gd Dlm say add LL AI ta Of Ed USU) Il dj 3 ssali SUN AI JUS LS 
AI Jay ISSN, Ll at Nyaay Joorah ) PI dala Gaya Vikas MS LAS 1 Cplemo siy Uya Ji (elu M3 
Le GI Gaya ey DE) Gate Ronint Jl Ya) ASUS Jler (AN yaa job Ah aa) JU LS 
Olga Una 2 2g se de BY Jl 3 II Tony Rel Ea 1 Leg YI Ga ea JS de AI Oh cela 
Ol SIS LI pkh ad Agya AE ya Wib Ily Je BU OS Ala, pall Glen le ai 

ag gama CSI IS SP Yg, Rage! Rindi al ASI OLI He BI SUS Gde Jual ob pb LE RAS las 
yA) Il JB ES EN AI aga ON ya MB, ae GAS ea ay HI Il ja MMS OY , Aid 
Ji OS IS Ga Ah AI aya JS ISI AI Selang BI LI 9) IL JB) (ale ly Aly Aly elsa di 
(ora AI de palsy Jl JUS, Ap ad An Melly olyaS yah palal ola Ga. 


AR Allan BSI ta pekan Aa Ab la Al Jang oa Laba | Ae0y BS Ab opal Ie Laka JB J8) 
ala Hlta o see. 

SN NI le Cena al yg ig dl Aina PUSUL aU PLAY yag GA Jl cal lali Ol Jak LN 3 
AE Yg Fr ab pedas OS Of JBL GUN ai de S3 Of Ia Ang mami . dilang Jaber YI SUS 
SAI na SKeag Bola OS OP. el AYI pekan g MESUIY dna P Ob. Jd dad SU Pp. 

Ap dalah USS OS Oly (Say. 


2 A Nafik Halim 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 997 ) 


1/282 ASM So ydl LN ya Ja Ka PL KAL sa All 3 


Ilmu wahby atau laduny tidak diperoleh melaluli sebab akan tetapi ilmu wahby atau laduny 
itu merupakan pemberian Allah kepada orang-orang tertentu. | al Futuhatul Makkiyah 1/282 


IP 
BA Go ali Iin salad! JU Len yak le yag Lidah ya Y) lau Y Up Lol Lado cai | Lado Um oa olialey ) 
oi JI aa ya Ul Ri CS Ja Yg 6d oo pan Gabe ah AA iya AU lali gangy Sa, ILY) 
RA SU BNN DL AI enam. 


21632 pati! 3 yino 


Ilmul Ghuyub adalah ilmu tertentu yang tidak dapat diketahui kecuali dengan Taufig Allah. 
Ulama mengatakan Ilmu Robbany ini merupakan buah ikhlas dan tagwa dan juga disebut 
ILMU LADUNNY yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ikhlas dalam beribadah. 
Ilmu ini tidak dapat di peroleh melalui usaha dan kepayahan . Ilmu ini merupakan 
pemberian Allah kepada orang-orang yang di beri keitimewaan oleh Allah berupa al Aurbu, 
Kewaliyan dan Kekeramatan. | Shofwatut Tafasiir 632 |. 


0190. APAKAH ANAK HASIL PERZINAAN BISA MASUK 
SORGA ? 


PERTANYAAN : 

Moh Zaini 

Betulkah anak zina ( waladuz zinaa ) tidak akan masuk surga ? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Anak ZINA tetap bisa berkesempatan masuk surga bila memang dikehendaki oleh Allah dan dia 
beramal shaleh, sedang hadits Nabi : 


ade Jess Y UJI T 3 
Anak zina tidak akan masuk surga (Riwayat dari Abu Huroiroh), Kemungkinannya ada dua : 


1. Hadits tersebut Maudhu' (palsu)seperti yang dinyatakan oleh imam aljauzi dalam Kitab Asnaa 
alMathoolib Fi ahaadits alMukhtalifati. 


2. Hadits tersebut diartikan tidak bisa masuk surga pada golongan orang-orang yang 
diperkenankan memasukinya pertama kali, sebagai bentuk efek jera agar tidak ada perzinahan 
yang dilakukan oleh para orang tua 


95O-— yoga SIAPA cl JEA Jauh Y UJI F3 


Asnaa alMathoolib Fi ahaadits alMukhtalifati 1/195 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(998 |) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


An. 02” AD Logo 9... -g20 L80 em. ajo, ..9 8... c2 co. dg nusa 0 LA 2. 

SP EPA aa SS Ng edi Ra dop SIS up Lte Jas AN up OI pangan YUI 
Ca Ren DIAN Wa 28 .. 2 AU EA Pe Gap & 0x5 bm an Ka Dane a al AA Mana De ORA or 
AN dya SE meal malem de petai CL Uya LI 2 jan Adele ai LAS sdg! Gaal! ga Jaja emil Jasa 


Low, oo 


“Ulama sepakat, bahwa setiap orang yang beriman dan beramal shaleh, baik pria maupun wanita 
tentu masuk surga meskipun anak dari zina. Adapun sabda Rasulullah SAW : "Anak zina tidak 
akan masuk surga itu diartikan tidak masuk bersama-sama golongan yang masuk surga pertama 
kali, sebagaimana keterangan di dalam kitab Al-Siraj al-Munir Juz III “ala Jami' al-Shaghir dalam 
salah satu keterangannya : Rasulullah bersabda, “Anak zina tidak akan masuk surga.” Al-Munawi 
berkata, maksudnya adalah bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali.” (Ahkam al- 
Fugaha' 1/55). Wallaahu A'lamu Bis Showaab.. 


0231. Keutamaan belajar ilmu keislaman 
PERTANYAAN : 
» Zaine Elarifine Yahya 


Gabriel menghabiskan mayoritas waktunya untuk belajar dan mengajar hingga tiada banyak 
ibadah sunnah dan wirid dilakukannya.. akankah si Gabriel ini masuk neraka lantaran hal itu ? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Menurut Imam Syafi'i belajar ilmu itu lebih baik ketimbang shalat sunat. 


PA SE JSI Ol ALI 3S oya Jail lak JUS A0 AI nh LI Jp Iygong Fay) Ole las ag 
Jap La yag Alis oya Jati Uli, El bh ya Jani Bakal DA Ole elu WS 3 L de delay Jill oya Just yag LIS 
sed Wako oya Jas & pai a- Ol ya dial) 3 Salad PNS Upin ed Lah lali Ga HS Als 

Dan diantara amal-amal ketaatan yang paling besar dan ini sesuai dengan pernyataan Imam 
Syafi'l ra. adalah Belajar ilmu agama itu lebih utama dibandingkan shalat sunah karena belajar 
ilmu itu fardu kifaayah dan lebih utama ketimbang perkara sunah, Kewajiban bersedekah itu lebih 
utama ketimbang kewajiban haji dan sedekah sunah itu lebih utama ketimbang haji sunah. 


Menurut al'Ibaadi bahwa orang yang berhaji dengan haji sunah itu lebih utama ketimbang sedekah 
sunah. | lidhooh fi Muhyi as-Sunnah li Ibni Hajar alHaitamy Hal. 5 |. 


baso UV Olly JW de dla23Y Gal Wild LA oya Lag yag CSI Lin Jail AH Ol JB sp ai (PN US dh) 
dee pe LSI AH oya US Ilodi Ila pa IL UV) At OLYU Ugal Uas Jai LS INI G 53 adl 
Bayi Jail ya Jap Oh AU, SIA Ae RAN JL ema JIE LS Ny AI Jam 3 ay Sy IS) 
Ia ap 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari algaadi alHusain bahwa 
haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy 


berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan- 
akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, I'tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. Menurut 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 999 ) 


al-allaamah Abdurrauf al-munaawy, yang jelas bahwa pendapat al@aadi alHusain tersebut selain 
yang terkait dengan masalah ilmu. | Yaanah at-Thoolibiin 117277 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


0238. PESUGIHAN 

PERTANYAAN : 

Galih Narendra 

Bolehkah melakukan pesugihan atau nyupang ? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Pesugihan dengan cara bersekutu dengan syetan seperti ngepet, nernak thuyul, ngipri, masit, 
minalti dll adalah haram.. 


SI 5323) cu j elahi slua3 e) (Pad Hetal g Il, al Dal up LD Ob (eertuh au Ls 
cell! SI) P3 Il JB ay pdl pls as lag ya ill Ilasl ajo 02 Kap ale OYI jl GL 

OS Gonin jl sol y pal y Als AI lap Agan jg A0 Blora Aly Cempely JAST pel OS Lady | pewdl elidl O yadag Ig 4S 
GL 0 pam 

Apa yang terjadi dengan mengambil khadam syetan dengan cara melakukan pendekatan 
padanya, melakukan pesambungan dengannya agar dapat menjadikannya khadam dan 
memerintahkannya untuk memenuhi aneka kebutuhan atau mendatangkan bahaya dan menyakiti 
makhluk lain atu mendatangkan berita-berita tempoe doeloe dengan cara menyambung dengan jin 
garin, ini bagian lebih beratnya bentuk dan lebih beratnya sihir, Allah Ta'aala berfiraman "hanya 
setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)" (AS.2 ayat 102). Dan bila orang yang melakukan 
sihir dikatakan paling kufur, paling keji, paling sangat dalam menentang Allah, rasulNya serta 


hamba-hambaNya yang shalih maka perbuatannya juga paling kuat dikatakatan dalam kekufuran, 
kekejian dan penentangan. | Al-Figh alaa Madzaahib al-Arba'ah V/225 |. 


0255. Nama-Nama Syaithan dan Sebagian Tugasnya 
Oleh Gozin Mahabah Basalamah 

Nama-nama setan / syaithon dan tugasnya di kitab bidayatul hidayah : 

1. ghonzabun bertugas mengganggu orang yang sedng sholat 

2. walhan bertugas mengganggu orang sedang bersuci guna membuat ragu-ragu 


3. zalambur bertugas mengganggu orang yang sedang jual beli (merayunya untuk mrngurangi 
takaran dsb ) 


4. a'war bertugas membuat daya pikat pada bokong kaum hawa, ada yang mengatakan bertugas 
merayu orang agar melakukan zina 


5. wasnan bertugas mengganggu agar seseorang tdrny lama n mengipasi agar tidur (orang lagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1000 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sedang melakukan kajian atau sholat) 
6. tabrun bertugas membuat daya pikat pada wajah dan pipi 


1. dasmun bertugas mengganggu orang yang sedang makan agar tidak memulainya dengan 
baca basmalah 


8. matun bertugas mengganggu orang agar berbicara bohong 


9. abyad bertugas mengganggu para nabi dan para wali 


0260. RAMADHAN DAN SIKSA KUBUR 
PERTANYAAN : 
Nur Hupi 


Assalamualaikum.. Adakah Dalil mengenai bahwa mayyit di bulan Romadlon itu terbebas dari 
siksa kubur selama sebulan penuh. Syukron katsiron 


JAWABAN : 
Fachrul Ibnu Zunurain 


Ma'alaykumsalam warohmatullohi wabarokaatuh,, Baginda rosululloh shollollohu'alaihi wasallam 
bersabda,," Apabila bulan Romadhon tiba, pintu pintu langit dibuka, pintu pintu neraka jahannam 
di tutup dan syetan di belenggu dengan rantai" ( HR. Syaikhan). 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Memang ada : Riwayat Anas Bin Malik ra. namun sanadnya dho'if 
Ag pl PAI 0g 3 nil Abe da day ay Jal ye SEYII Yan 3 Sa az Ja 
(8 LA ag SP EN AB AS Olla Ab TA 0 ba ai! Oliie Ol UU il ye | Har Olah Gg) AS 
kabel ld jl Ane | 


Apakah siksaan diangkat disebagian waktu-watu tertentu bagi ahli kubur ? Siksa kubur terkadang 
diangkat/dihilangkan disebagian waktu-waktu yang dimulyakan, diriwayatkan dengan sanad yang 
dho'if “Dari Anas Bin Maalik ra. Sesungguhnya siksa kubur diangkat dari orang-orang yang 
meninggal dibulan Ramadhan, begitu juga FITNAH KUBUR diangkat bagi orang yang meninggal 
dihari jumah atau malam jumah”. | Ahwaal al@ubuur 1/105 |. 


Ada juga Pernyataan an-Nafrawy yang diambil dari al-Yaafi'i dari kalangan Madzhab MAALIKI : 


3 deasy JUSII Oya rvaluadl Blang SUS joLatel Patty JM Cipt nadi ALI Ogaelag Y GI Ol Ll 1 II JBy 
Ola) AB Tan Laila Anadel pya Sial A2 am BSI Oo) 2JB Cal JSI 3 MSI AL 


Berkata al-Yaafi'i : Telah sampai pada kami bahwa orang-orang yang meninggal tidak di siksa 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1001) 


dimalam jumah untuk memuliakan jumah. Pernyataan ini mengandung arti terangkatnya siksaan 
hanya tertentu bagi orang-orang muslim yang maksiat semasa hidupnya tidak berlaku bagi orang 
kafir namun dalam kitab 'al-Bahr alUluum' juga berlaku bagi orang kafir “Sesungguhnya orang 
kafir diangkat siksa kuburnya dihari jumah dan malamnya serta disemua bulan-bulan Ramadhan. 
|alFawaakih ad-Dawaany 1/304 |. Wallaahu A'lam Bis Showaab. 


0294. ISLAM, AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBALI 
ASING 


Islam datang pada masa jahiliyah dalam keadaan asing, dan telah datang masanya di mana islam 
saat ini dirasakan asing oleh pemeluknya. Sungguh benar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam: 


MEA olah Ci KAL CS Sara Kai pilu Kay 


"Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka thuuba 
(beruntunglah) orang-orang yang asing." (HR Muslim). 


Makna Asing 


Definisi asing dalam hadits di atas bukanlah mutlak diberikan bagi seorang yang tampil beda di 
tengah masyarakatnya. Akan tetapi, asing di sini bermakna seorang muslim yang melaksanakan 
syariat Islam dengan benar ketika masyarakat melupakannya. Ketika ia melaksanakannya, 
masyarakat di sekitarnya mengingkarinya bahkan menentangnya. Makna asing di sini dijelaskan 
dalam hadits lain bahwasanya mereka adalah: "orang-orang yang berbuat kebajikan ketika 
manusia rusak", dan dalam riwayat lain mereka adalah: "orang-orang shalih di antara banyaknya 
orang-orang yang buruk, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak dari yang mentaati mereka". 


Makna Thuuba 


Thuuba dalam hadits di atas ditafsirkan secara berbeda, sebagian ulama menafsirkannya dengan 
nama pohon di surga, sebagian mengatakan ia adalah kebaikan yang banyak, sebagian 
mengatakan ia adalah surga. Akan tetapi, semua makna tersebut adalah benar. Seorang muslim 
yang teguh di atas agamanya, berpegang pada tuntunan Nabinya yang suci di saat manusia 
sudah melupakan tuntunan tersebut, walaupun dia dicela, dihina, diasingkan karena 
melaksanakan agama Allah maka Dia akan menyiapkan baginya kebaikan yang sangat banyak. 


Ahlussunnah adalah Kelompok Terasing 


Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam seluruh 
perkara, baik dalam ibadah, perilaku, dan dalam segala bidang kehidupannya. Oleh karena itu, 
biasanya mereka menjadi orang-orang yang dipandang asing di tengah masyarakatnya 
dikarenakan mereka menghidupkan sunnah yang sebelumnya belum dikenal atau mereka 
menyelisihi adat istiadat setempat yang berseberangan dengan syari'at. Maka Ahlus Sunnah 
adalah kelompok terasing. 


Para ulama biasa mensifati Ahlus Sunnah dengan keterasingan dan jumlah yang sedikit. Al-Hasan 
Al-Bashri rahimahullah berkata kepada sahabat-sahabat beliau, "Wahai Ahlus Sunnah, lemah 
lembutlah kalian semoga Allah ta'ala merahmati kalian, karena kalian termasuk orang-orang yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1002 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


paling sedikit". Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, "Tidak ada satupun yang lebih asing dari 
As-Sunnah dan orang yang mengenalnya". Sufyan At-Tsauriy rahimahullah berkata, "Berbuat 
baiklah kepada Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang-orang asing". 


Sunnah yang dimaksudkan di atas bukanlah sebagaimana pengertian menurut ulama figh, yaitu 
sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat 
dosa. Namun yang dimaksud para ulama di atas dengan sunnah adalah jalan hidup Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beragama. Itulah jalan yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
dan para sahabatnya berada di atasnya yaitu jalan yang terbebas dari segala bentuk syubhat 
(virus pemikiran) dan syahwat (virus menginginkan hal-hal yang Allah larang). Jadi tepatlah 
pengertian Ahlus Sunnah yang dikatakan Al-Fudhail bin Iyaadh yaitu mereka adalah orang yang 
mengerti tentang barang-barang halal apa saja yang masuk ke perutnya. Karena memakan 
barang-barang yang halal merupakan perkara sunnah paling penting yang dipegangi oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya. 


Keterasingan Islam Saat Ini 


Saudaraku, saat ini telah terlihat bagaimana kebenaran sabda Nabi shallahu 'alaihi wa sallam di 
atas. Kaum muslimin saat ini yang sudah jauh dari agamanya membolehkan berbagai perkara 
yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan melarang perkara yang Allah dan 
Rasul-Nya perbolehkan. Lihatlah contohnya perkara zina yang jelas-jelas dilakukan di depan 
umum dan disebarluaskan. Masyarakat malah membiarkan perbuatan ini, bahkan menyanjungnya 
pelakunya karena dia telah mengakui kesalahannya. Sedangkan orang yang melakukan 
perbuatan yang jelas-jelas halalnya dalam syari'at ini yaitu poligami malah dihujat, dicela bahkan 
dituduh sebagai orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wal'iyudzu billah. Inilah keterasingan 
Islam saat ini. 


Wahai Dzat yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami diatas agama-Mu, wahai dzat yang 
memalingkan hati, palingkan hati kami pada ketaatan kepada-Mu. (Hakam elChudrie|. 


0305. KAROMAH PARA SHAHABAT NABI 
PERTANYAAN : 
Bazr Jamhar 


Kenapa sahabat tidak tampak karomahnya sedangkan waliullah mempunyai karomah yang 
bermacam-macam...?? 


JAWABAN : 
ae SI 
Karomah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddig 


Didalam kitab Jami'u Karomatil Awliyaa' " -v- cus WS" karya Imam Yusuf An-Nabhani (1265 
H - 1350 H) cetakan Dar El-Fikr jilid 1 halaman 128 diterangkan sebagai berikut: 


BUS ya da2 AI ga) S4 al Ui Jah Alona SLS ya HAB SSS MS 3 ya mad 3 AJE 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1003 003 


AB II ISL CI S4 gal Taka yA Jeyang G Clale POLA Cai 9 lay Ale AI ko il ob JI Vj ola Ui 
mb II ea Ielotah 2 yA ya Sanga HIU ISI 4 adl 


"Dan Imam Fakhrur Rozi berkata di dalam kitab tafsir Surat Al-Kahfi: Dan sesungguhnya aku 
hanya menceritakan sedikit tentang karomahnya sahabat Nabi Muhammad saw. Ia berkata: 
Adapun karomahnya Abu Bakar RA, di antaranya: Ketika jenazahnya (Abu Bakar) dibawa ke pintu 
makam Nabi Muhammad saw, beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad saw: As- 
Salamu 'alaika yaa Rasulallah (Semoga keselamatan Allah dilimpahkan kepada engkau hai 
Rasulullah !!). Ini adalah Abu Bakar di pintu makammu. Kemudian, seketika itu juga pintu makam 
benar-benar terbuka. Seiring dengan itu ada suara hatif (suara tanpa rupa) yang keluar dari 
makam itu menjawabnya: Silahkan masuk kekasih Allah kepada kekasih-Nya yang lain !" 


Mbah Jenggot 


1. Karomah Abu Bakr As-Siddig Fakhrur Razi, tatkala menafsirkan Surat Al-Kahfi banyak 
menceritakan tentang karomah para sahabat Nabi termasuk di dalamnya karomah Abu Bakr As- 
Siddig. Diceritakan bahwa saat mayat Abu Bakr dibawa dan mendekati pintu makam Rasulullah, 
para pengusung mengucapkan salam, "Assalammu'alaika ya Rasulullah, ini Abu Bakr sedang di 
luar pintu". Tanpa diduga pintu makam langsung terbuka dan terdengar suara, "Masuklah orang 
yang dicintai kepada orang yang mencintainya" Menurut Imam Taj Al-Subki, Abu Bakr memiliki 2 
macam keramat. Pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya membawa kematian dan 
mengetahui bayi yang ada didalam kandungan isterinya adalah bayi perempuan. 


2. Karomah Umar Ibn Al-Khatab Al- Farug Sarriyyah Ibn Zanim adalah salah seorang pemimpin 
bala tentara Umar Ibn Al Khattab. Suatu ketika dia sedang berada di medan peperangan dan saat 
balatentera yang dipimpinnya berada di pintu Nuhawand. Saat itu, Umar Ibn-Al Khatab sedanan 
berada di atas mimbar untuk membacakan khotbah, tiba-tiba saja dia berteriak agar Sarriyyah Ibn 
Zanim mengubah strategi perang. Padahal saat itu Sarriyyah Ibn Zanim berada di arena 
pertempuran di negeri timur, sedangkan Umar di Madinnah. Kemudian suara komando Umar 
tersebut didengar oleh Sarriyyah yang segera mengubah strategi perangnya. Diceritakan, di masa 
Umar Ibn Al-Khattab pernah terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Kemudian Umar bertahmid 
dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Hai bumi, tenanglah kamu!" Maka dengan segera 
bumi tenang kembali seperti semula. Saat penaklukkan kota Mesir di bawah panglima 'Amr Ibn Al- 
As, terjadi kekeringan di sungai Nil. Menurut penduduk Mesir air akan mengalir lagi bila seorang 
perempuan harus menjadi korban sebagai tumbal. Perihal ini ,'Amr Ibn Al-As melaporkannya 
kepada Umar Ibn AlhKhattab. Lalu Umar menuliskan surat kepada sungai Nil yang berbunyi, "Dari 
Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil di Mesir. Amma badg. Jika kamu mengalir dengan 
kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena kehendak Allah 
Yang Maha Esa dan Perkasa, maka kami mohon kepada Allah Yang Maha Esa dan Perkasa 
untuk mengalirimu" Selanjutnya surat itu dilemparkan ke dalam sungai Nil. Dan pada malam 
harinya suangai Nil mulai berair. 


3. Usman Ibn “Affan Usman terkenal dengan ketajaman firasatnya, yang oleh Ibn Taymiyyah 
digolongkan karomah yang dianugrahkan Allah kepadanya. Ketajaman firasatnya telah dibuktikan 
ketika dia berada di sebuah majelis taklim. Ketika itu datang seorang laki-laki dan wanita yang 
bukan muhrimnya. Usman mengatakan, "Ada 2 orang di antara kalian yang datang, sedangkan 
kedua matanya terlihat bekas berzinah..! " sindir Usman. Kemudian orang tersebut terkejut dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1004 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengira bahwa Usman telah mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana layaknya Nabi 
Muhammad SAW. 


4. Karomah'Ali Ibn Abi Thalib Ali terkenal bisa berdialog dengan orang-orang yang telah 
meninggal. Pada suatu hari bersama Said Ibn Al-Musayyab, Ali masuk ke lingkungan makam kota 
Madinnah, dan mengucapkan salam kemudian menawarkan apakah mereka yang akan memberi 
kabar terlebih dahulu ataukah Ali. Mereka (para ahli kubur) menjawab, "Engkau beritakan kami 
kejadian apa yang ada sepeninggal kami?" Ali menjawab, "Sepeninggal kalian, isteri--isteri kalian 
menikah lagi, harta benda kalian telah dibagi menjadi warisan, dan anak-anak kalian menjadi 
yatim" "Dan bagaimana berita dari dalam kubur?" lanjut 'Ali. Mereka mengatakan, "Kain kafan 
telah tersobek, rambut-rambut jadi berantakan, kulit-kulit telah tercabik-cabik, mataku turun 
sampai ke pipi, mulutku mengeluarkan cairan bercampur nanah, apa yang kuperbuat di atas dunia 
telah kudapatkan balasannya di dalam ini, aku sedang menunggu nasib di masa mendatang." 
Diriwayatkan pula bahwa Ali dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bertahun-tahun. Hal 
ini terbukti telah membuat orang lumpuh yang diketemukannya saat Ali dan putra kembarnya, 
Hasan dan Husain mendatangi Ka'bah untuk beribadah, lalu bertemu dengan orang lumpuh 
tersebut akibat dari perbuatan sebelumnya. Maka'Ali pun mendoakan dan menyerukan kepadanya 
untuk berjalan, maka orang tersebut dapat berjalan seperti orang-orang sehat lainnya. Fakhrur 
Razi menjelaskan bahwa sebagian karomah Ali adalah dapat menyambung tangan yang telah 
dipotong, akibat kisas pencurian, hal ini terjadi pada budaknya sendiri. Karomah Sa'ad Ibn Abi 
Waggas Yang terkenal adalah kemustajaban doanya. sebagaimana diceritakan Tabrani Ibn 'Asakir 
dan Abu Nu'aem dari Abi Gubaisyah bahwa pada suatu hari, Sa'ad pernah dihina dan dicaci maki 
oleh seseorang yang tidak mengenalnya. Kemudian Sa'ad berdo'a kepada Allah, "Ya Allah, 
hentikanlah gangguan lidah dan tangan orang yang menghinaku ini!" Dan saat orang tersebut ikut 
terlihat dalam peperangan, anak panah menancap ke bagian mulut dan tangannya, sehingga 
benar-benar tidak dapat berbicara dan memegang sesuatu. At-Tabrani juga telah mengemukakan 
suatu riwayat dari Ammir Ibn Sa'ad, bahwa ketika Sa'ad bertemu dengan orang yang mencaci 
maki Ali Ibn Abi Thalib, kemudian Sa'ad menegurnya, "Jangan kau caci orang yang telah 
meninggal dunia, nanti aku akan mendoakanmu". Orang tersebut mengatakan, "Aku tidak takut 
dengan gertakmu” Akhirnya Sa'ad pun berdoa, "Ya Allah berilah orang ini atas pelajaran 
hinaannya terhadap orang yang telah meninggal" Seketika itu, disaksikan oleh orang banyak, si 
penghina itu terkena siksa-Nya. 


5. Karomah Khalid Ibn Walid Khalid seorang tidak terkena mudlaratnya racun yang diminumnya. 
Juga dapat mengubah isi guci yang semula khamer menjadi cuka. Banyak riwayat tentang 
karamat Khalid Ibn Al-Walid, diantaranya sebagaimana disebutkan Abu Ya'la dan Abu Nu'aim. 
Suatu ketika Khalid memakan makanan beracun dan tidak terkena oleh racunnya tersebut. 


7. Karomah Usayd Ibn Khudayr Ketika sedang membaca Al-@ur'an Surat Al-Kahfi, malaikat turun 
seperti bayangan halus dari langit untuk mendengar bacaan yang begitu indah dan merdu. Dan 
malaikat pun pernah memberi salam kepada Usayd Ibn Khudayr. 8.Karomah Salman Al-Farizi 
Yang pernah makan bersama Salman satu piring, kemudian piring dan seluruh isinya terdengar 
mengucapkan tasbih kepada Allah SWT. 


9.Karomah Ubbad Ibn Basyar Yang pernah bersama-Sams pulang dari Majelis Rasulullah pada 
malam yang gelap gulita, kemudian muncul cahaya sebagai penerang mereka, dan saat mereka 
berpisah, cahaya itupun terbelah menjadi 2 untuk dapat menerangi masing-masing dari mereka. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1005) 


Nah, begitulah kisahnya. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa kemunculan keramat dalam 
As-Sunnah yang dialami oleh beberapa sahabat Nabi dalam berbagai kejadian, tentunya melalui 
proses panjang dan sifatnya temporer saja, alias tidak kontinu. Syariat dan ibadah yang mereka 
jalankan tidak menyalahi dan menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. DAN TENTU 
MASIH BANYAK LAGI KAROMAH YANG DIMILIKI PARA SAHABAT NABI. Jangan sampai 
karena kedangkalan ilmu kita lantas menyalahkan para Auliya' atas Karomah yang dimilikinya 


0308. Kepercayaan adat dalam pernikahan 
PERTANYAAN : 
She'Jasmine Ayda Az-zahra 


Assalamu alaikum. Apakah ada dasarnya bahwa anak pertama tidak boleh menikah dengan anak 
no. 3 ? Atau hanya adat jawa yang masih diyakini ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb... Konon menurut mitos orang jawa pernikahan antara anak pertama dan 
anak ketiga sulit sekali untuk bisa harmonis, jauh dari kebahagiaan, tak jarang bila berketurunan 
juga dikaruniai anak cacat dan hidupnya dalam penderitaan. Bagaimana ajaran islam menyikapi 
hal-hal yang berbau adat dan keyakinan semacam ini ? 


Kalau meyakini kejadian baik dan buruk dalam rumah tangganya akibat pengaruh pernikahan 
antara anak yang pertama dan ketiga tersebut bisa menjadi kufur, tapi kalau hanya terkait secara 
'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimbulkan keterkaitan sama 
sekali maka "Boleh" « tidak menjadikan kufur--penyunting ». 


SMS Sus 3 ARE OY gr Il UG AI gl Arial pelan NAS pa INA ALI Jar pel Jana la Il Wil) 
OS) BINI BY Al Alit Jia mma OS OLI LI ye TEA oa S3) Lalai SB DB Lal Larj us ja 
AB Abis ya de Ja AI slar Lenny Ab Up alis old L Jong j0 AI ya BG) NAS Aa AS aa dil Sol AI Gea 
DI Mala Pl GIRI Sail. Ega ya Lapey ppm 


“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah 
atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat 
melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna 
maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu 
Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini 
bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat 
dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela 
adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang 
mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)”. | Ghayat al Talkhis al Murad Hal 
206 |. 


58: pd 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1006 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PS ed US Ugal SILY ma Sai, SAI Ellen SPP Srbdly IV, OSN JUS dead ola YI Of kiss yah 
Ob OyLUN Ajal SMA Ca Jing g Att Gb Ja BG md Al ILY OYP OA j3 Upah DI Agil 3yia jl p LNYU 
Wany Cola II sa Jae GS AI ya BG Ass yag AAS PAS TAP IG dah AI Upik B pakis dal Aamdi Ileil Gl Al 
ya BALI SY de UST slasY Ol jaman K4 AB Aib ASIN JI SMS pr Lang Jar ygd WAE mami Y EA Ulas LajDU 
—ah Alb Of Pel oya pd ALE panas Cu (Sole La Sledly Cola Cg Jaory Al ya JGA Of Mae 
“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti 
api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, 


minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan 
Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, 


atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut 
pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasig dan ahli bidah seperti pendapat kaum 
mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan 
sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirirnya, 


atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab 
akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh 


atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab 
akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah". | Tuhfah 
alMuriid 58 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0310. Hukum mengunjungi tempat peribadatan non 
muslim 

PERTANYAAN : 

N' Dra Beloved 


Assalamualaikum... Kami pernah masuk gereja, tujuan kami kesana hanya kunjungan wisata ke 
bangunan bersejarah hanya saja kebetulan kebanyakan gereja-gereja tua yang sudah dijadikan 
musium. Sebenarnya kami enggan masuk gereja namun kami kuatir membuat bos yang kebetulan 
non muslim akan marah. Pertanyanya : I.apa kami berdosa ? 2. Apa kami harus ucapkan dua 
kalimat sahadat lagi Atau bagaimana ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Hukumnya Ditafsil / diperinci : 


2 Boleh apabila kedatangannya sebatas melihat tanpa ada perasaan senang terhadap mereka 
atau agamanya atau munkarat-munkarat yang lain. 


2 Haram bahkan bisa menjadi kufur apabila kedatangannya disertai perasaan seperti di atas. 


11-10 8g sih ee | 9d lg Sah mi 


oa IS OY ata ppi Ing «Alor ON yng oi Lal, OS Of: Unud Ang DU art ASM Ula opal OS Of del, 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1007 ) 007 


Aina! OSK WS ga ling iiaa OT Japane 4 AS ASI Lily AS ASI Capai 4 aa II Gd Lohan OS S3 Jas. 
SINI Oral UU Sanga yag 1 SW memily dia p yh ab Mg 0 AU Uma lea 3 Aadel 2 dal ? UpsiUy 
Ie Ji asa Of oi gua Rea emang gl 4 RL Koasaag Lal 3 ily 6S AULIA gada eealh OS JI sa JUSUI 3YL 4 of 
PIAYI 3 A07 M3 4 dita LI) daa lb Olutal Sl a& A8 Gak! IL BY OY 0 da0 Gin YAI aa 
“Ketahuilah bahwa orang mukmin menjalin sebuah ikatan dengan orang kafir berkisar pada tiga 
hal. Pertama, ia rela atas kekufurannya dan menjalin ikatan karena factor tersebut, Hal ini dilarang 
karena kerelaan terhadap kekufuran merupakan bentuk kekufuran tersendiri. Kedua, interaksi 
social yang baik dalam kehidupan di dunia sebatas dlahirnya saja. Ketiga, tolong-menolong yang 
disebabkan jalinan kekerabatan atau karena kesenangan, disertai sebuah keyakinan bahwa 
agama kekafirannya adalah agama yang tidak benar. Hal tersebut tidak menjerumuskan seorang 
mukmin pada kekafiran, tetapi ia tidak diperbolehkan (menjalin ikatan di atas). Sebab jalinan yang 


semacam ini (nomer 3) terkadang memberi pengaruh untuk memuluskan jalan kekafiran dan 
kerelaan terhadapnya. Dan factor inilah yang dapat mengeluarkannya dari Islam”. 


0325. Turut membangun tempat ibadah non muslim 
PERTANYAAN : 
Baba Bonvisa 


Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang muslim yang ikut gotong royong mendirikan gereja 
sebagai rasa toleransi antar umat beragama karena sebelumnya warga nasrani juga ikut 
bergotong royong dalam mendirikan masjid. di rantos jawabanipun ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Wa alikum salam.Haram.ditegaskan didalam kitab Is'adur Rofig hal 127 juz 2 : 
LS SAS Upale BY) S Kenal! LIS Ul Fong jl Jas al Jia Al olan de kana (le (Anarki ole BEI) Ling 
Ai 3. 


Artinya : Sebagian dari maksiat badan adalah menolong orang lain dalam berbuat dan berbagai 
maksiat kepada Allah baik berupa ucapan, perbuatan atau yang lainnya. Kemudian apabila 
maksiat itu berupa dosa besar maka menolong hal tersebut juga termasuk dosa besar 
sebagaimana yang tertera dalam kitab Zawajir, demikian juga lebih jelasnya lagi disebut dalam 
kitab Fathul Muin / Panatut Tholibin hal 23 juz 3. 


Tafsir Munir hal. 94 juz 1 : 
AU OS g yak Jiang Alor OY yang OA Lantai) OS OI Urut Mogi BU Ja BS UI ya Agil OS Ol del, 
PI 


Ketahuilah bahwasannya keberadaan orang mukmin yang menolong orang kafir mengandung tiga 
kemungkinan. Yang pertama apabila dia rela dengan kekufuran dan berusaha menolong orang 
kafir tersebut sebab kekufuran itu, maka hal ini terlarang sebab ridlo dengan kekufuran maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1008 | 008 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hukumnya adalah kufur. 


Atau lebih tegas lagi yang disebutkan oleh @odhil Iyad dalam kitab As Syifa' hal 173 juz 2 : 


JP) UJI NAS oya pena G3 Kala gua al LSI II eri 2 JB EL. Oyakeai ma Jas JS AK DS, 
POLAYU LeleU mo Oly ASIN Ae AAS JLN ka Oly ALS ya YP Anya Jika Ol O pakan! SAR AR Ga JI, 


Demikian juga kami menghukumi kafir pada segala perbuatan yang telah disepakati oleh umat 
Islam bahwa pekerjaan itu tidak akan dijalankan kecuali oleh orang kafir, sekalipun pelakunya 
tetap menyatakan kelslamannya dengan perbuatan tersebut....adapun berjalan menuju gereja 
atau sinagog (tempat ibadah orang Yahudi) bersama pemeluknya dan berpakaian dengan 
seragam mereka seperti ikat pinggang mereka, maka sungguh umat Islam (Ulamanya) telah 
bersepakat bahwa hal ini tidaklah didapati kecuali dari orang kafir dan aktiitas-aktifitas ini adalah 
merupakan tanda kekufuran seseorang sekalipun pelakunya mengaku atau menampakkan 
keislamannya. 


0334. TAUHID : MENGENAL ALLAH 
Oleh Timur Lenk 

(G5 3 ea daa Cd pai Jay 3 Alai II JB Ani pekary BI Jay Je eny AA EN GAN SI ga 
“Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengan-Nya (Allah)”. (AS. Maryam: 65) 


Sesungguhnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah agidah Nabi Muhammad, para 
sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka dikenal dengan Ahlussunnah Wal 
Jama'ah: kelompok mayoritas ummat yang merupakan al-Firgah an-Najiyah (golongan yang 
selamat). Dalil atas keyakinan tersebut selain ayat di atas adalah firman Allah: 


AL ing Bon) (os MAS aa) 


“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatupun yang 
menyerupai-Nya”. (AS. as-Syura: 11) 


Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al-@ur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali 
tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) 
terbagi kepada dua bagian: yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, 
yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (para ulama 
menyebutnya dengan al-Jawhar al-Fard), dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian 
(jism). Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam: 


1. Benda Lathif, benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, 
angin dan sebagainya. 


2. Benda Katsif, benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda 
padat dan lain sebagainya. 


Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di 
tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1009 ) 


Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al-Jawhar al-Fard, juga bukan 
benda Lathif atau benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. 
Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena 
seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. 
Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan 
sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya 
dalam dimensi tersebut. 


hate Pe EA ee aa BUSA Ia ai ea 
CJ og Fita! 3 SI og) Mo — Sei EK dg Al OS : dya), JB 


Rasulullah Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam bersabda: “Allah ada pada azal (Ada tanpa permulaan) 
dan belum ada sesuatupun selain-Nya”. (H.R. al-Bukhari, al-Bayhagi dan Ibn al-Jarud) 


Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu 
(selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, 'arsy, langit, manusia, 
jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan 
arah, maka Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap 
ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk). 


Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum 
terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah 
setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Sebagaimana 
ditegaskan juga oleh sayyidina “Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya-: 


2. Oo - te 2 0018 0 1 ya... an 
MOS Aas La ds OYI yag OA Yg Al OS 


"Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah menciptakan 
tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al-Imam Abu Manshur al- 
Baghdadi dalam kitabnya al-Farg Bayn al-Firag, h. 333). 


Al-Imam al-Bayhagi (w 458 H) dalam kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506, berkata : 
"Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda 
Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam: 


4 - 3 SL. “ 2. DA 2 0.0 3 0 2 0 MA 2. 900. 0ce 3 w . 0 N 302. 
(pekat Ag) Mera Biy3 ma PI ily eri VE mali ALA ii" 2 Ju) JB 


"Engkau Ya Allah azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada 
sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada 
sesuatu apapun di bawah-Mu (HR. Muslim dan lainnya). Jika tidak ada sesuatu apapun di atas- 
Nya dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya maka berarti Dia ada tanpa tempat". 


Al-Imam as-Sajjad Zain al-'Abidin “Ali ibn al-Husain ibn “Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata: 
"Gada SUN lg "IKA Uas Y sal AN oi 


"Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat". (Diriwayatkan oleh al-Hafizh az-Zabidi dalam 
Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' Ulumiddin dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil 
yang kesemua perawinya adalah Ahl al-Bayt: keturunan Rasulullah). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1010 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit ketika berdoa, hal 
ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat 
berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang 
ketika melakukan shalat ia menghadap ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di 
dalamnya, akan tetapi karena ka'bah adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini telah dituturkan 
oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al-Imam al-Mutawalli (w 478 H) dalam kitabnya 
al-Ghun-yah, al-Imam al-Ghazali (w 505 H) dalam kitabnya Ihya “Ulumiddin, al-Imam an-Nawawi 
(w 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al-Imam Tagiyyuddin as-Subki (w 756 H) dalam 
kitab as-Sayf ash-Shagil, dan masih banyak lagi. 


Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -Semoga Allah meridlainya- (w 321 H) berkata: 
MA PUS UI Ion gai Y INN SAPI, MET, SUK pai 52 (BI Gan) la" 


"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran 
sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) 
maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). 
Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan 
belakang): tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut". 


Perkataan al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi ini merupakan Ijma' (konsensus) para sahabat dan 
ulama Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah). Diambil dalil dari perkataan 
tersebut bahwasannya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi 
Muhammad naik ke arah sana untuk bertemu dengan-Nya. Melainkan maksud Mi'raj adalah untuk 
memuliakan Rasulullah dan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban makhluk Allah 
sebagaimana dijelaskan dalam al @ur'an surat al-Isra ayat 1. 


Dengan demikian tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu tempat, atau disemua tempat, 
atau ada di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu arah atau semua 
arah penjuru. Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (w 324 H) -Semoga Allah meridlainya- berkata: 


Ben 2. NX w 
MA el 3 dites otg) Md OA Y SI Oj 


"Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Bayhagi dalam kitab al-Asma Wa 
ash-Shifat). 


Al-Imam al-Asy'ari juga berkata: "Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat atau di semua 
tempat". Perkataan al-Imam al-Asy'ari ini dinukil oleh al-Imam Ibn Furak (w 406 H) dalam kitab al- 
Mujarrad. Syekh Abd al-Wahhab asy-Sya'rani (w 973 H) dalam kitab al-Yawagit Wa al-Jawahir 
menukil perkataan Syekh Ali al-Khawwash: "Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana". 
Maka agidah yang wajib diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. 


Perkataan al-Imam ath-Thahawi di atas juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham 
Wahdah al-Wujud: mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-makhluk- 
Nya, juga sebagai bantahan atas pengikut paham Hulul: mereka yang berkeyakinan bahwa Allah 
menempati sebagian makhluk-Nya. Dua keyakinan ini adalah kekufuran berdasarkan 
lima' (konsensus) seluruh orang Islam sebagaimana dikatakan oleh al-Imam as-Suyuthi (w 911 H) 
dalam kitab al-Hawi Li al-Fatawi, dan Imam lainnya. Para Imam panutan kita dari ahli tasawuf 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1011) 


sejati seperti al-Imam al-Junaid al-Baghdadi (w 297 H), al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (w 578 H), Syekh 
Abd al-Gadir al-Jailani (w 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati: mereka semua selalu 
mengingatkan orang-orang Islam dari para pendusta yang menjadikan tarekat dan tasawuf 
sebagai sebagai wadah untuk meraih dunia, padahal mereka berkeyakinan Wahdah al-Wujud dan 
Hulul. 


Dengan demikian keyakinan ummat Islam dari kalangan Salaf dan Khalaf telah sepakat bahwa 
Allah ada tanpa tempat dan arah. Sementara keyakinan sebagian orang yang menyerupakan 
Allah dengan makhluk-Nya: mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di 
atas Arsy, adalah keyakinan sesat. Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, 
karena duduk adalah salah satu sifat manusia. Para ulama Salaf bersepakat bahwa barangsiapa 
yang menyifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia maka ia telah kafir, 
sebagaimana hal ini ditulis oleh al-Imam al-Muhaddits as-Salafi Abu Ja'far ath-Thahawi (w 321 H) 
dalam kitab agidahnya yang terkenal dengan nama “al-'Agidah ath-Thahwiyyah”. Beliau berkata: 


MAS AB pdl Haa ga ja LI Sang ag" 
"Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir”. 


Padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah hanya sah dilakukan oleh orang yang 
meyakini bahwa Allah dan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun dari makhluk-Nya. 
Al-Imam al-Ghazali berkata: 


ana an hg Yp Hoa tni G7 
“Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah”. 


Hal itu karena beriman kepada Allah dengan benar adalah syarat diterimanya amal saleh 
seseorang, tanpa beriman kepada Allah dengan benar maka segala bentuk amal saleh tidak akan 
diterima oleh Allah. Wa Allahu A'lam Bi ash-Shawab. Wa al-Hamdu Lillahi Rabb al- “Alamin 


0335. TAUHID : WUJUD ALLAH TANPA TEMPAT 
Oleh Timur Lenk 
Konsensus Para Sahabat dan Imam : “Allah Ada Tanpa Tempat" 


Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama dari empat madzhab, serta 
ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian Allah dari menyerupai 
makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kutipan berikut ini 
hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak mengutip seluruh perkataan mereka maka 
akan membutuhkan kepada ratusan lebar halaman. Namun setidaknya berikut ini sebagai bukti 
untuk memperkuat akidah kita, sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang 
menyalahinya. 


1. Al-lmam “Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata: 


22 00 2. 1... nye 2. NX... 
OLS dala La pls OYI yag OS Yg HI OS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1012 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah menciptakan 
tempat- tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali: ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al- 
Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). 


Beliau juga berkata: 
IN UK ain d3 sai Ogbl pall Gl A1 DI 
“Sesungguhnya Allah menciptakan “arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya) untuk 


menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya” (Diriwayatkan oleh 
al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). 


2. Seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Zainal-'Abidin “Ali ibn al-Husain ibn “Ali ibn Abi Thalib (w 
94 H) berkata: 


BM ne. 90 0 WA - 9 
OA Ion Y GAJI AI st 


“Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat” (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az- 
Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' “Ulumiddin, j. 4, h. 380). 


Juga berkata: 
Id pama DS Ai Y csi AI st 


“Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran” (Diriwayatkan oleh al-Imam 
Murtadia az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' “Ulumiddin, j. 4, h. 380). 


3. Al-Imam Ja'far as-Shadig ibn Muhammad al-Bagir ibn ibn Zainal “Abidin “Ali ibn al-Husain (w 
148 H) berkata: 


P0 0. - 2.0 010 S0Ok0 - 22 ....90..9 - .9 0. - ...9 - 0 o - ANA Watt 0 
Lukaoun OS segi BOS J3 Vga UK ci de OS PS La ai em de dede GA sj oa 
(Goloun SN) Core IT 2 ya OS Ig 


“Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas 
sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu maka 
berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti Dia terbatas, dan bila Dia dari 
sesuatu maka berarti Dia baharu -makhluk-” (Diriwayatkan oleh al-Imam al-@usyairi dalam ar- 
Risalah al-@usyairiyyah, h. 6). 


4. Al-lmam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 H), salah seorang ulama salaf 
terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata: 


Pa ad 0-2 Ore Son 3 Oo wo. 00... 0 2 40 v9 OA. 02 0L0o 3... Ae na 8 Ga Aa 
Aslam dil jar 9 di OS Yg RS Yg) dsb DU pegang) Sl kim! SA O gan gadi ol yg BAYI du dls dl, 


“Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya ketika mereka di 
surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan bagi-Nya, 
bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah (artinya 
bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, 
depan, samping kanan ataupun samping kiri)” (Lihat al-Fighul Akbar karya Imam Abu Hanifah 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1013 ) 013 


dengan Syarahnya karya Mulla “Ali al-Gari, h. 136-137). 
Juga berkata: 
Ya Si YK IE ea Sia IIS SEL, Jis M9 AJ al Ja J HO 2s 
LI Ya duh, 


“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” (Lihat al-Fighul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam 
kumpulan risalah-risalahnya dengan tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20). 


Juga berkata: 


o o- 0. o- £ 2... Oe A00 -— o BL 2 Ie 002. 0 o- 0 . 0 o- .. 2210 Ie OR CA “ Ie 
Or diradl eb3 jaad Sail yag cal JI Atut dah Horan SO OT AP ya Giat Jarall de 3 diloem al OM 5, 


WS Ie UNS ye AI IS AN IS jt ra. 


“Dan kita mengimani adanya ayat “ar-Rahman “Ala al-'Arsy Istawa” -sebagaimana disebutkan 
dalam al-@uran- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada “arsy tersebut da 
tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara “arsy dan lainnya tanpa 
membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah 
tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh 
makhluk-Nya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum 
menciptakan makhluk-Nya -termasuk 'arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua 
dengan kesucian yang agung” (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu 
Hanifah tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh asy-Syekh Mullah “Ali al-Gari 
dalam Syarh al-Fighul Akbar, h. 70.). 


Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan terhadap 
pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang bernama 
Wahhabiyyah sekarang: mereka yang mengaku sebagai kelompok salafi. Kita katakan kepada 
mereka: Para ulama salaf telah sepakat mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa 
arah. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di 
kalangan mereka. Beliau telah mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama 
tabi'in tersebut telah mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah. 


Adapun ungkapan Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang 
berkata “Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi!?”, demikian pula beliau 
mengkafirkan orang yang berkata: “Allah di atas 'arsy, dan aku tidak tahu arah 'arsy, apakah ia di 
langit atau di bumi!?”, hal ini karena kedua ungkapan tersebut menetapkan adanya tempat dan 
arah bagi Allah. Karena itu Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. 
Karena setiap yang membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah 
sesuatu yanga baharu. Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang 
disalahpahami oleh orang-orang Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau di atas 'arsy. 
Justru sebaliknya, maksud ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1014 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang telah kita tulis di atas. 


Maksud dua ungkapan Imam Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh Imam al-1zz ibn 
Abdissalam dalam kitabnya Hall ar-Rumuz. Beliau berkata: “-Imam Abu Hanifah mengkafirkan 
orang mengatakan dua uangkapan tersebut- Karena dua ungkapan itu memberikan pemahaman 
bahwa Allah memiliki tempat. Dan siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia 
adalah seorang Musyabbih (seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk- 
Nya)” (Dikutip oleh Mulla “Ali al-Gari dalam Syarh al-Figh al Akbar, h. 198). 


Pernyataan Imam al-'1zz ibn “Abd as-Salam ini juga dikuatkan oleh as-Syekh Mulla “Ali al-Gari. Ia 
berkata: “Tanpa diragukan lagi bahwa al-Izz “ibn “Abdissalam adalah orang yang paling paham 
terhadap maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut. Karenanya kita wajib membenarkan 
apa yang telah beliau nyatakan” (Lihat Mulla “Ali al-@ari dalam Syarh al-Fighul Akbar, h. 198). 


5. Al-lmam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (w 204 H), perintis madzhab Syafi'i, dalam 
salah satu kitab karyanya, al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, menuliskan: 


DES ANN Tio Se yag KS Gia MEN, SE J3 AN ja ala JIN cd MAY Is MI Vla, (Jen 
2) ata Ba Sma ag Mena Ah Ola ara ON Hlin JAS Y, BS adl dl jae SKI al J3 
Yen V3 BI NN RI Ale Jbkat AI Reg A3 Ne WS 3 BI Ii Saad pama, dpan 
JLALN, JUS, Falak. 


“Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Argumentasi atas ini ialah bahwa Dia ada tanpa 
permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang 
azali sebelum Dia menciptakan tempat, yaitu ada tanpa temapt. Tidak boleh pada hak Allah 
adanya perubahan, baik perubahan pada Dzat-Nya maupun pad asifat-sifat-Nya. Karena sesuatu 
yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki 
bentuk tubuh dan batasan. Dan sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk, dan Allah 
maha suci dari pada itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab 
hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan terpisah. 
Allah mustahil pada-Nya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh dibayangkan dari Allah 
adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya istilah suami, astri dan anak pada 
hak Allah adalah sesuatu yang mustahil” (Lihat al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, h. 13). 


Pada bagian lain dalam kitab yang sama dalam pembahasan firman Allah AS. Thaha: 5, al-Imam 
as-Syafi'i menuliskan sebagai berikut: 


2.2 D0 - 


te Idi es Sa (Apakah ja RI aka OP dls Sya PA da PN JA JB at Ja op 
AI PP op AN IN Aa EV GS LI Ya US ag ag Id AI Aap YA BE 533 
aj “le GP Ya. sa Ala USA Ja SIT Sio Oa of .. ul s baal, NI sat 
MAN SUUAN aya Gala Kelam MK 52 gia (PUG sy ye aja. 

“Jika dikatakan bukankah Allah telah berfirman: “ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa”? Jawab: Ayat ini 
termasuk ayat mutasyabihat. Sikap yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam 


dengannya ialah bahwa bagi seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ini agar 
supaya mngimaninya dan tidak secara mendetail membahasnya atau membicarakannya. Sebab 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1015) 


seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini ia tidak akan aman, ia akan jatuh dalam 
kesesatan tasybih. Kewajiban atas orang semacam ini, juga seluruh orang Islam, adalah meyakini 
bahwa Allah -seperti yang telah kita sebutkan di atas-, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku 
atas-Nya waktu dan zaman. Dia maha suci dari segala batasan atau bentuk dan segala 
penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah. Dengan demikian orang ini 
menjadi selamat danri kehancuran dan kesesatan” (al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, h. 
13). 


6. Al-Imam al-Mujtahid Abu “Abdillah Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab Hanbali, juga 
seorang Imam yang agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Bahkan 
beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih. Dalam pada ini as-Syaikh Ibn Hajar 
al-Haitami menuliskan: 


ale TE 2 . Laga jl Rai ja Tea yg st ya Aina Si PBSI GUY Tia Jl aa yaa alan uya aa up 
“Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada madzhab 
Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka sungguh hal 
tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya” (Lihat Ibn Hajar al-Haitami 
dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144).. 


0337. PENGERTIAN TANGAN ALLAH SWT 
Oleh Timur Lenk 


Firman Allah: 


3) Ae 1 Ora sila (64 HE UN) Dab yana ala & «10 ta) Has 8s Ai la / 75 H5 cal 5, al La 
B3 AT MLS) del Latisy sLandly (26 501 jas Jley pEdI Ban) 


(Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang mengatakan seakan bahwa Allah 
memiliki anggota badan, tangan. Makna zahir ayat-ayat ini seakan mengatakan bahwa Allah 
memiliki satu tangan, dua tangan, dan atau tangan yang sangat banyak. 


Kata al-yad ”wJI” dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak, di antaranya dalam 
makna an-Ni'mah wa al-Ihsan "dowll ylus Als”, artinya: "Karunia (nikmat) dan kebaikan”. Adapun 
makna perkataan orang-orang Yahudi dalam firman Allah: Yadullah Maghlilah "vs Wl Asleo” 
adalah dalam makna Mahbiisah 'An an-Nafagah "aw go ,c dll”, artinya menurut orang-orang 
Yahudi Allah tidak memberikan karunia dan nikmat, (bukan arti ayat tersebut bahwa Allah memiliki 
tangan yang terbelenggu). 


Makna lainnya, kata al-yad dalam pengertian 'al-Guwwah”, "ssdl” : artinya "Kekuatan atau 
kekuasaan”. Orang-orang Arab biasa berkata: "Lahti Bi Hadza al-Amr Yad”, "J Ixg 3 »”, 
artinya: "Orang itu memiliki kekuatan (kekuasaan) dalam urusan ini”. Firman Allah: "&L 2x 
ulib au”, yang dimaksud adalah dalam pengertian ini, artinya bahwa nikmat dan kekuasaan Allah 
sangat luas (bukan artinya bahwa Allah memiliki dua tangan yang sangat lebar). 


Demikian pula firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam: ”WJ ud (sxu”, juga dalam pengertian 
bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaan-Nya dan dengan karunia dari-Nya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1016 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kemudian pula diriwayatkan dari Imam al-Hasan dalam tafsir firman Allah: ”x dll 399 sawi”: beliau 


berkata: "Kata ”»” di sini yang dimaksud adalah karunia dan nikmat Allah”. Inilah penafsiran- 
panafsiran dari para ulama Ahli Tahgig. 


Sementara al-Gadli Abu Ya'la (1) berkata: "ylaJl adalah bagian dari sifat Dzat Allah”. fArtinya ia 
menetapkan bahwa Dzat Allah memiliki anggota-anggota badan yang memiliki bagian-bagian). 
Na'udzu billah. 


Apa yang diungkapkan oleh Abu Ya'la ini adalah pendapat sesat yang sama sekali tidak memiliki 
argumen dan hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka. Dalam alasannya yang sangat lemah 
dia berkata: ”Sendainya Nabi Adam tidak memiliki keistimewaan tentu Allah tidak akan 
mengungkapkan dengan kata ”xJI” dalam penciptaannya. Allah mengungkapkan dengan kata ”Bi 
Yadayya” “sm” jika ini diartikan dalam makna kekuatan atau kekuasaan maka berarti Nabi Adam 
tidak memiliki keistimewaan dibanding makhluk hidup lainnya: oleh karena semua makhluk 
diciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah, dan tentunya tidak akan diungkapkan dalam 
redaksi "mutsanna” (bentuk kata untuk menunjukan dua)”. (Dengan argumen ini Abu Ya'la hendak 


menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan). 


Kita jawab kesesatan Abu Ya'la ini: "Tidak demikian wahai Abu Ya'la. Dalam bahasa Arab bentuk 
kata mutsanna biasa dipakai untuk mengungkapkan kekuatan dan kekuasaan, seperti bila 
dikatakan: "ml W Isgs 5011 Ul”, artinya "Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengurus perkara 
ini”. Dalam sebuah bait sya'ir, Urwah bin Hizam berkata: 


- 3 » - » LN A - Para 
Olug & glsalil Sia Como Lg WIL dll, Al Sila Ya 


(Artinya: "Mereka berdua berkata: "Semoga Allah memudahkannya bagimu, karena demi Allah 
kami tidak memiliki kekuatan (kekuasaan) untuk memudahkan segala kesulitan yang tengah 
menimpamu'. 


Adapun perkataan kaum Musyabbihah bahwa penggunaan kata ”ulxJI” (dalam bentuk mutsannaj 
dalam penciptaan Nabi Adam yang langsung disandarkan kepada Allah (yaitu menjadi “Bi 
Yadayya” "Sxw”) adalah untuk mengungkapkan keistimewaan, artinya bahwa penciptaan Nabi 
Adam ini berbeda dengan penciptaan Allah terhadap binatang-binatang yang lain: kita jawab 


kesesatan mereka ini bahwa dalam al-@ur'an Allah berfirman: 
CTL pay Ketast Coat ola Lan oa Ula: UI 


Dalam ayat ini dipakai kata ”luxl” (bentuk jamakj yang langsung disandarkan kepada Allah. Ayat 
ini tidak untuk menunjukan bahwa binatang-binatang ternak memiliki keistimewaan di atas seluruh 
binatang lainnya hanya karena redaksi penciptaannya dengan kata ”luwl” yang langsung 
disandarkan kepada Allah. (Apakah hanya dengan alasan bahwa penciptaan Nabi Adam dan 
binatang-binatang ternak disandarkan langsung kepada Allah lalu kemudian keduanya memiliki 
keistimewaan yang sama.Kemudian dari pada itu, Allah berfirman: 


(AT euy aa Uap sand 


(Dalam ayat ini dipergunakan kata ATM bentuk jamak dari "»”. Ayat ini tidak boleh dipahami 
makna zahirnya yang mengatakan seakan Allah memiliki anggota badan: tangan yang sangat 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1017) 017 


banyak). 


Makna “xl” dalam ayat ini adalah “ssJI”, artinya “kekuatan”, dengan demikian makna ayat 
tersebut: "Dan langit telah Kami (Allah) membangunnya (menciptakannya) dengan kekuatan”. 
(Dalam ayat ini disebutkan penciptaan langit dengan kata “loluw xl” yang disandarkan langsung 
kepada Allah: ini tidak serta-merta bahwa langit memiliki keistimewaan yang sama dengan Nabi 
Adam. Dengan demikian menjadi jelas bahwa redaksi “ss4” (bentuk mutsanna) dalam penciptaan 
Nabi Adam bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan). 


Adapun tentang penciptaan Nabi Adam yang diungkapkan dengan redaksi: "& “3 yo 459,” 
adalah untuk tujuan pemuliaan fartinya penyandaran secara langsung kepada Allah di sini disebut 
dengan Idlafah at-Tasyrif, bahwa penciptaan Nabi Adam sangat dimuliakan oleh Allahj, ini 
berbeda dengan penciptaan makhluk lainnya yang diungkapkan dengan “al-Fi'l wa at-Takwin”, 
“Jesll u9SiJI 9” artinya disebutkan dengan proses penciptaan, tanpa langsung disandarkan kepada 
Allahj. 


Firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam ini (AS. Shad: 75) harus dipahami demikian, tidak 
boleh dipahami bahwa Allah memiliki anggota badan, memiliki dua anggota tangan, karena 
pemahaman seperti ini jelas tidak sesuai bagi keagungan Allah. Sesungguhnya Allah dalam 
perbuatan-Nya tidak membutuhkan kepada peralatan-peralatan, dan tidak membutuhkan kepada 
anggota-anggota badan: Allah maha suci dari itu semua. Sangat tidak layak bagi kita untuk 
mencari-cari pemahaman tentang kemuliaan penciptaan Nabi Adam lalu kita melalaikan kesucian 
Allah dengan menetapkan anggota tangan bagi-Nya, padahal Allah maha suci dari bagian-bagian 
dan maha suci dari alat-alat (anggota-anggota badan) dalam segala perbuatan-Nya, karena sifat- 
sifat yang demikian itu adalah sifat-sifat benda 


Yang sangat parah dan mengherankan salah satu dari tiga orang pemuka akidah tasybih yang kita 
sebutkan di atas berkeyakinan bahwa Allah besentuhan: dengan dasar akidah sesat ini ia 
mengatakan bahwa Allah dengan tangan-Nya menyentuh tanah yang merupakan bahan bagi 
penciptaan Nabi Adam. Lalu orang ini mengatakan bahwa tangan-Nya tersebut adalah bagian dari 
Dzat-Nya. Na'didzu billah. Siapapun yang berakidah tasybih semacam ini jelas berkeyakinan 
bahwa Allah sebagai benda (jism): dan itu artinya --dengan dasar keyakinan buruk seperti ini-- 
bahwa Allah menyatu (bersentuhan) dengan tanah yang merupakan bahan bagi penciptaan Nabi 
Adam, dan setelah bersentuhan dengan tanah lalu Allah mulai menciptakan Nabi Adam: adakah 
dapat diterima akal sehat pemahaman semacam ini padahal jelas merupakan perkara indrawi?! 
Adakah dalam keyakinan mereka bahwa Allah memiliki jarak: artinya jauh dari tanah tersebut, dan 
lalu Allah butuh untuk mendekat kepadanya?! Na'Udzu billah. Allah sendiri telah membantah orang 
yang berkeyakinan proses penciptaan Nabi Adam semacam ini dengan firman-Nya: 


(SI 2aljae Sby OKE 3 AJE Sa AI pole JUS AI Uus Sma Ji DI 


(Maknanya: “Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa bagi Allah sebagaimana Nabi Adam, Dia 
(Allah) menciptakan Nabi Adam dari tanah kemudian mengatakan bagi tanah: “Jadilah”(1), maka 
terjadilah”. (AS. Ali Imran: 59| 


Kata “kun” secara literal berarti, “Jadilah”: bukan artinya Allah berkata-kata dengan huruf-huruf, 
suara, dan bahasa. Tetapi kata “kun” adalah untuk mengungkapkan bahwa segala apa yang 
dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dengan cepat dan tanpa ada siapapun yang dapat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1018 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menghalangi-Nya.. 


(1) Abu ya'la yang tersebut di atas adalah abu ya'la al-mujassim bukan abu ya'la ahli hadits ahlus 
sunnah. 


0351. ALLAH ADA TANPA TEMPAT 
Oleh: Ustadz Kholil Abou Fateh 
1. Ayat-ayat Mutasyabihat 


Mengenai ayat mutasyabih yang sebenarnya para Imam dan Muhadditsin selalu berusaha 
menghindari untuk membahasnya, namun justru sangat digandrungi oleh sebagian kelom pok 
muslimin sesat masa kini, mereka selalu mencoba menusuk kepada jantung tauhid yang sedikit 
saja salah memahami maka akan terjatuh dalam jurang kemusyrikan, seperti membahas bahwa 
Allah ada dilangit, mempunyai tangan, wajah dll yang hanya membuat kerancuan dalam kesucian 
Tauhid ilahi pada benak muslimin, akan tetapi karena semaraknya masalah ini diangkat ke 
permukaan, maka perlu kita perjelas mengenai ayat ayat dan hadits tersebut. Sebagaimana 
makna Istiwa, yang sebagian kaum muslim in sesat sangat gemar membahasnya dan 
mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di Arsy, dengan menafsirkan kalimat "ISTIWA" dengan 
makna "BERSEMAYAM atau ADA DI SUATU TEMPAT" , entah darimana pula mereka 
menemukan makna kalimat Istawa adalah semayam, padahal tak mungkin kita katakan bahwa 
Allah itu bersemayam disuatu tempat, karena bertentangan dengan ayat ayat dan Nash hadits 
lain. 


Apabila kita mengatakan Allah ada di Arsy, maka dimana Allah sebelum Arsy itu ada?, dan berarti 
Allah membutuhkan ruang, berarti berwujud seperti makhluk, sedangkan dalam hadits gudsiy 
disebutkan Allah swt turun kelangit yang terendah saat sepertiga malam terakhir, sebagaimana 
diriwayatkan dalam Shahih Muslim hadits no.758, sedangkan kita memahami bahwa waktu di 
permukaan bumi terus bergilir, Maka bila disuatu tempat adalah tengah malam , maka waktu 
tengah malam itu tidak sirna, tapi terus berpindah ke arah barat dan terus ke yang lebih barat, 
tentulah berarti Allah itu selalu bergelantungan mengitari Bumi di langit yang terendah, maka 
semakin ranculah pemahaman ini, dan menunjukkan rapuhnya pemahaman mereka, jelaslah 
bahwa hujjah yang mengatakan Allah ada di Arsy telah bertentangan dengan hadits gudsiy diatas, 
yang berarti Allah itu tetap di langit yang terendah dan tak pernah kembali ke Arsy, sedangkan 
ayat itu mengatakan bahwa Allah ada di Arsy, dan hadits Gudsiy mengatakan Allah dilangit yang 
terendah. 


Berkata Al hafidh Almuhaddits Al Imam Malik rahimahullah ketika datang seseorang yang 
bertanya makna ayat : "Arrahm aanu 'alal Arsyistawa", Imam Malik menjawab : "Majhul, Ma'gul, 
Imaan bihi wajib, wa su'al 'anhu bid'ah (tidak diketahui maknanya, dan tidak boleh mengatakannya 
mustahil, percaya akannya wajib, bertanya tentang ini adalah Bid'ah Munkarah), dan kulihat 
engkau ini orang jahat, keluarkan dia..!", demikian ucapan Imam Malik pada penanya ini, hingga ia 
mengatakannya : "kulihat engkau ini orang jahat", lalu mengusirnya, tentunya seorang Imam Mulia 
yang menjadi Muhaddits Tertinggi di Madinah Almunawwarah di masanya yang beliau itu Guru 
Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan ucapan seperti itu, kecuali menjadi dalil bagi kita 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1019) 


bahwa hanya orang orang yang tidak baik yang mempermasalahkan masalah ini. Lalu bagaimana 
dengan firman Nya : 


"Mereka yang berbai'at padamu sungguh mereka telah berbai'at pada Allah, Tangan Allah diatas 
tangan mereka" (AS Al Fath 10), dan disaat Bai'at itu tak pernah teriwayatkan bahwa ada tangan 
turun dari langit yang turut berbai'at pada sahabat. Juga sebagaimana hadits gudsiy yang mana 
Allah berfirman : "Barangsiapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya, 
tiadalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan hal hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus 
mendekat kepada-Ku dengan hal hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku 
mencintainya maka aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi 
matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk 
memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada Ku niscaya 
kuberi permintaannya...." (shahih Bukhari hadits no.6137). 


Maka hadits @udsiy diatas tentunya jelas jelas menunjukkan bahwa pendengaran, penglihatan, 
dan panca indera lainnya, bagi mereka yang taat pada Allah akan dilimpahi cahaya kemegahan 
Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah, keberkahan Allah, dan sungguh maknanya bukanlah 
berarti Allah menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya. Masalah ayat/hadist tasybih (tangan/ 
wajah) dalam ilmu tauhid terdapat dua pendapat/madzhab dalam menafsirkannya, yaitu: 


1. Madzhab tafwidh ma'a tanzih 


Madzhab ini mengambil dhahir lafadz dan menyerahkan maknanya kepada Allah swt, dengan 
'tigad tanzih (mensucikan Allah dari segala penyerupaan) Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin 
Hanbal masalah hadist sifat, ia berkata "Nu:minu biha wa nushoddig biha bilaa kaif wala makna", 
(Kita percaya dengan hal itu, dan membenarkannya tanpa menanyakannya bagaimana, dan tanpa 
makna) Madzhab inilah yang juga di pegang oleh Imam Abu hanifah. Dan kini muncullah faham 
mujjassimah yaitu dhohirnya memegang madzhab tafwidh tapi menyerupakan Allah dengan 
mahluk, bukan seperti para imam yang memegang madzhab tafwidh. 


2. Madzhab takwil 


Madzab ini menakwilkan ayat/hadist tasybih sesuai dengan keesaan dan keagungan Allah swt, 
dan madzhab ini arjah (lebih baik untuk diikuti) karena terdapat penjelasan dan menghilangkan 
awhaam (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin umumnya, sebagaimana Imam Syafii, 
Imam Bukhari, Imam Nawawi dll. (syarah Jauharat Attauhid oleh Imam Baajuri) Pendapat ini juga 
terdapat dalam Al Aur'an dan sunnah, juga banyak dipakai oleh para sahabat, tabiin dan imam 
imam ahlussunnah waljamaah. Seperti ayat : "Nasuullaha fanasiahum" (mereka melupakan Allah 
maka Allah pun lupa dengan mereka) (AS Attaubah:67), dan ayat : "Ihnaa nasiinaakum". 
(sungguh kam i telah lupa pada kalian AS Assajdah 14). 


Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada Allah walaupun tercantum dalam 
Alguran, dan kita tidak boleh mengatakan Allah punya sifat lupa, tapi berbeda dengan sifat lupa 
pada diri makhluk, karena Allah berfirman : "dan tiadalah tuhanmu itu lupa" (@S Maryam 64) Dan 
juga diriwayatkan dalam hadtist @udsiy bahwa Allah swt berfirm an : "Wahai Keturunan Adam, 
Aku sakit dan kau tak menjenguk Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana 
aku menjenguk Mu sedangkan Engkau Rabbul 'Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau 
tahu hamba Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1020 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?" (Shahih Muslim hadits no.2569). 


Apakah kita bisa mensifatkan sakit kepada Allah tapi tidak seperti sakitnya kita? Berkata Imam 
Nawawi berkenaan hadits @udsiy diatas dalam kitabnya yaitu Syarah Annawawiy alaa Shahih 
Muslim bahwa yang dimaksud sakit pada Allah adalah hamba Nya, dan kemuliaan serta 
kedekatan Nya pada hamba Nya itu, "wa ma'na wajadtaniy indahu ya'niy wajadta tsawaabii wa 
karoomatii indahu" dan makna ucapan : akan kau temui aku disisinya adalah akan kau temui 
pahalaku dan kedermawanan Ku dengan menjenguknya (Syarh Nawawi ala shahih Muslim Juz 16 
hal 125) Dan banyak pula para sahabat, tabiin, dan para Imam ahlussunnah waljamaah yang 
berpegang pada pendapat Ta'wil, seperti Imam Ibn Abbas, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam 
Tirmidziy, Imam Abul Hasan Al Asy'ariy, Imam Ibnul Jauziy dll (lihat Daf'ussyubhat Attasybiih oleh 
Imam Ibn Jauziy). Maka jelaslah bahwa akal tak akan mampu memecahkan rahasia keberadaan 
Allah swt, sebagaimana firman Nya : "Maha Suci Tuhan Mu Tuhan Yang Maha Memiliki 
Kemegahan dari apa apa yang mereka sifatkan, maka salam sejahtera lah bagi para Rasul, dan 
segala puji atas tuhan sekalian alam" . (AS Asshaffat 180-182). 


2. Allah Ada Tanpa Tempat 
(OS 3 ea dngn) Cd bai Jay 1 Jl AN JW Ang krg SI Iagry Je Coy S dalan NA BI an 


"Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengan-Nya (Allah)” (AS. Maryam: 65) 
Sesungguhnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah agidah Nabi Muhammad, para 
sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka dikenal dengan Ahlussunnah Wal 
Jama'ah: kelompok mayoritas ummat yang merupakan al-Firgah an-Najiyah (golongan yang 
selamat). Dalil atas keyakinan tersebut selain ayat di atas adalah firman Allah: 


AL ng Bon) (oo MAS La) 


"Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatupun yang 
menyerupai-Nya". (AS. as-Syura: 11) Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al-@ur'an yang 
menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah 
menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi kepada dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. 
Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah 
mencapai batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al-Jawhar al-Fard), dan benda yang 
dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jism). Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam, 


1. Benda Lathif, benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, 
angin dan sebagainya. 


2. Benda Katsif, benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda 
padat dan lain sebagainya. Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, 
bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas 
menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al- 
Jawhar al-Fard, juga bukan benda Lathif atau benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan 
apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada 
tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak 
yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan 
kedalaman). Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1021) 


kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut. 
Feaa LA eri LO AAN EN NATA atau 
CE opaly Htadly Slud Aly) Ma — Segi LIL Ay dl OS" Ll Sya, JL 


Rasulullah Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam bersabda: "Allah ada pada azal (Ada tanpa permulaan) 
dan belum ada sesuatupun selain-Nya". (H.R. al-Bukhari, al-Bayhagi dan Ibn al-Jarud) Makna 
hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu (selain- 
Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, 'arsy, langit, manusia, jin, 
malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, 
maka Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada 
tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk). Maka 
sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya 
tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah 
terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Sebagaimana 
ditegaskan juga oleh sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya-: 


TA kiat id ig Pe Ra AA 
OS dala La pls OYI yag OS Yg HI OS 


"Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah menciptakan 
tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al-Imam Abu Manshur al- 
Baghdadi dalam kitabnya al-Farg Bayn al-Firag, h. 333). Al-Imam al-Bayhagi (w 458 H) dalam 
kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506, berkata: "Sebagian sahabat kami dalam menafikan 
tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam : 


4 - 3 SL. “ 2. DA 2 000 3 0 2 0 MA 2. 900. 0.0 3 “ - 0 N SO. 
(Opi Ag) Mera iy3 mi PI ily ea Vj mal pala ii" 2 Ju) JB 


"Engkau Ya Allah azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada 
sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada 
sesuatu apapun di bawah-Mu (HR. Muslim dan lainnya). Jika tidak ada sesuatu apapun di atas- 
Nya dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya maka berarti Dia ada tanpa tempat". Al-Imam 
as-Sajjad Zain al-'Abidin 'Ali ibn al-Husain ibn "Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata : 


"Gelar! BSN Aly) "IKA Uya Y li HI St 


"Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat". (Diriwayatkan oleh al-Hafizh az-Zabidi dalam 
Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil 
yang kesemua perawinya adalah Ahl al-Bayt, keturunan Rasulullah). Adapun ketika seseorang 
menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit ketika berdoa, hal ini tidak menandakan 
bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan 
tempat turunnya rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia 
menghadap ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena 
ka'bah adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini telah dituturkan oleh para ulama Ahlussunnah 
Wal Jama'ah seperti al-Imam al-Mutawalli (w 478 H) dalam kitabnya al-Ghun-yah, al-Imam al- 
Ghazali (w 505 H) dalam kitabnya Ihya 'Ulumiddin, al-Imam an-Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya 
Syarh Shahih Muslim, al-Imam Tagiyyuddin as-Subki (w 756 H) dalam kitab as-Sayf ash-Shagil, 
dan masih banyak lagi. Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -Semoga Allah meridlainya- (w 321 H) 
berkata: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1022 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


-. 20 L...w A4. 0 0 0 -- Pan L 0, L 0, 0 L 00 022 0 PAPAN o- Papa 
"onani Kadi Hendi Arya Y IV) SY, OSN, SUWY geo ye (AI aan) ii" 


"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran 
sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) 
maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). 
Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan 
belakang): tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut". Perkataan al- 
Imam Abu Ja'far ath-Thahawi ini merupakan Ijma' (konsensus) para sahabat dan ulama Salaf 
(orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah). Diambil dalil dari perkataan tersebut 
bahwasannya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi Muhammad 
naik ke arah sana untuk bertemu dengan-Nya. Melainkan maksud Mi'raj adalah untuk memuliakan 
Rasulullah dan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban makhluk Allah sebagaimana 
dijelaskan dalam al Guran surat al-Isra ayat 1. Dengan demikian tidak boleh dikatakan bahwa 
Allah ada di satu tempat, atau disemua tempat, atau ada di mana-mana. Juga tidak boleh 
dikatakan bahwa Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Al-Imam Abu al-Hasan al- 
Asy'ari (w 324 H) -Semoga Allah meridlainya- berkata: 


Bon 0. .X w 
May LI Gita ly) Md OS Y al U| 


"Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Bayhagi dalam kitab al-Asma Wa 
ash-Shifat). Al-Imam al-Asy'ari juga berkata: "Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat 
atau di semua tempat". Perkataan al-Imam al-Asy'ari ini dinukil oleh al-Imam Ibn Furak (w 406 H) 
dalam kitab al-Mujarrad. Syekh Abd al-Wahhab asy-Sya'rani (w 973 H) dalam kitab al-Yawagit Wa 
al-Jawahir menukil perkataan Syekh Ali al-Khawwash: "Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana- 
mana". Maka agidah yang wajib diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. 
Perkataan al-Imam ath-Thahawi di atas juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham 
Wahdah al-Wujud: mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-makhluk- 
Nya, juga sebagai bantahan atas pengikut paham Hulul: mereka yang berkeyakinan bahwa Allah 
menempati sebagian makhluk-Nya. 


Dua keyakinan ini adalah kekufuran berdasarkan Ijma' (konsensus) seluruh orang Islam 
sebagaimana dikatakan oleh al-Imam as-Suyuthi (w 911 H) dalam kitab al-Hawi Li al-Fatawi, dan 
Imam lainnya. Para Imam panutan kita dari ahli tasawuf sejati seperti al-Imam al-Junaid al- 
Baghdadi (w 297 H), al-Imam Ahmad ar-Rifa'i (w 578 H), Syekh Abd al-Gadir al-Jailani (w 561 H) 
dan semua Imam tasawwuf sejati: mereka semua selalu mengingatkan orang-orang Islam dari 
para pendusta yang menjadikan tarekat dan tasawuf sebagai sebagai wadah untuk meraih dunia, 
padahal mereka berkeyakinan Wahdah al-Wujud dan Hulul. Dengan demikian keyakinan ummat 
Islam dari kalangan Salaf dan Khalaf telah sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. 
Sementara keyakinan sebagian orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, mereka 
yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas Arsy, adalah keyakinan sesat. 
Keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, karena duduk adalah salah satu 
sifat manusia. Para ulama Salaf bersepakat bahwa barangsiapa yang menyifati Allah dengan 
salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia maka ia telah kafir, sebagaimana hal ini ditulis oleh al- 
Imam al-Muhaddits as-Salafi Abu Ja'far ath-Thahawi (w 321 H) dalam kitab agidahnya yang 
terkenal dengan nama "al-Agidah ath-Thahwiyyah". Beliau berkata : 


TAS AB pdl Haa ga jaan LI Sang ag" 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1023 ) 023 


"Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir". 
Padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah hanya sah dilakukan oleh orang yang 
meyakini bahwa Allah dan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun dari makhluk-Nya. 
Al-Imam al-Ghazali berkata: 


0 20-00 £ 900 20. w 3... 0 Pa 
"3 parodi 28 yna Kay Y! So Ladi ea y" 


"Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah". Hal 
itu karena beriman kepada Allah dengan benar adalah syarat diterimanya amal saleh seseorang, 
tanpa beriman kepada Allah dengan benar maka segala bentuk amal saleh tidak akan diterima 
oleh Allah. 


3. Konsensus Para Sahabat dan Imam : "Allah Ada Tanpa Tempat" 


Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama dari empat madzhab, serta 
ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian Allah dari menyerupai 
makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kutipan berikut ini 
hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak mengutip seluruh perkataan mereka maka 
akan membutuhkan kepada ratusan lebar halaman. Namun setidaknya berikut ini sebagai bukti 
untuk memperkuat akidah kita, sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang 
menyalahinya. 1. Al-Imam "Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata: 


22 00 2. 0... nye 0. NX... 
OLS dala La pls OYI yag OS Yg HI OS 


"Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah menciptakan 
tempat- tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali, ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al- 
Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). Beliau juga berkata: 


AU UK alan d3 Sai Ob) pall Gl A1 DI 
"Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya) untuk 
menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya" (Diriwayatkan oleh 


al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). 2. Seorang tabi'in yang 
agung, Al-Imam Zainal-'Abidin 'Ali ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata: 


MA ne. 90 0 "AA 9 
OA Ion Y GAJI MI sit 


"Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat" (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az- 
Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' "Ulumiddin, j. 4, h. 380). Juga berkata: 


Id plan DS mi Y esa AI st 
"Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran" (Diriwayatkan oleh al-Imam 
Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' Ulumiddin, j. 4, h. 380). 3. Al- 
Imam Ja'far as-Shadig ibn Muhammad al-Bagir ibn ibn Zainal 'Abidin 'Ali ibn al-Husain (w 148 H) 
berkata: 


Pa Da - 2.2 010 SOKO. ny - 22... 90.90 - .9 0. - ...9 - 0 o - A Wo. 0 
OK 2 SS Jp Von ON Se US II At ai dee ata GMO aj ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1024 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4030 - 0 on no 20 2. 0 20x 0. 
(Elsa cal) Vakoun OST 20 oya OS P3 Lopez 


"Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas 
sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu maka 
berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti Dia terbatas, dan bila Dia dari 
sesuatu maka berarti Dia baharu -makhluk-" (Diriwayatkan oleh al-Imam al-@usyairi dalam ar- 
Risalah al-Gusyairiyyah, h. 6). 4. Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 
H), salah seorang ulama salaf terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata: 


Pa ad 0-2 Oo Son 3 02 ye nd 00. 0 3 40 “9 OA. 02 0L0o 3... PI tag 8 ena 
Aslam dil oya 9 di OS Yg RS Yg) db DU pegang) Sl kim! SA O gan padi ol 39 BAYI du dls ala. 


"Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya ketika mereka di 
surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan bagi-Nya, 
bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah (artinya 
bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, 
depan, samping kanan ataupun samping kiri)" (Lihat al-Fighul Akbar karya Imam Abu Hanifah 
dengan Syarahnya karya Mulla 'Ali al-Gari, h. 136-137). Juga berkata: 
Yg Y, ol Sa SEA ali Gis Ot J3 WE, Is 3S AS YR AI yi Ja P bait edi 
bab IS II ag au, 


"Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu" (Lihat al-Fighul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam 
kumpulan risalah-risalahnya dengan tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20). Juga berkata: 


9 o- 0. o- 4 2... Ore A00 -— o Al 2 Ie 02 0 o- 0 - 9 o- pad nn10 Ie OR AN “ w 3 
Or diri abg Jaal Sesle yag cal JI Atut dell Horan SO Ola ya Giat Jarall de 53 diloem Al OM 5, 


#0. W 33 - 0. Peta N 2. ..9 0. 
OS ale UNS 2 MN IS AI OS at AA, 


"Dan kita mengimani adanya ayat "ar-Rahman 'Ala al-Arsy Istawa" -sebagaimana disebutkan 
dalam al-@ur'an- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada "arsy tersebut da 
tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara "arsy dan lainnya tanpa 
membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah 
tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh 
makhluk-Nya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum 
menciptakan makhluk-Nya -termasuk 'arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua 
dengan kesucian yang agung" (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu 
Hanifah tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh asy-Syekh Mullah 'Ali al-Gari 
dalam Syarh al-Fighul Akbar, h. 70.). 


Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan terhadap 
pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang bernama 
Wahhabiyyah sekarang: mereka yang mengaku sebagai kelompok salafi. Kita katakan kepada 
mereka: Para ulama salaf telah sepakat mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1025) 


arah. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di 
kalangan mereka. Beliau telah mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama 
tabi'in tersebut telah mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah. Adapun ungkapan Imam 
Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang berkata "Aku tidak 
mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi!?", demikian pula beliau mengkafirkan orang 
yang berkata: "Allah di atas 'arsy, dan aku tidak tahu arah 'arsy, apakah ia di langit atau di bumi!?", 
hal ini karena kedua ungkapan tersebut menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah. Karena 
itu Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Karena setiap yang 
membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah sesuatu yanga baharu. 


Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang disalahpahami oleh orang- 
orang Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau di atas 'arsy. Justru sebaliknya, 
maksud ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, sebagaimana 
dalam ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang telah kita tulis di atas. Maksud dua ungkapan 
Imam Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh Imam al-'1zz ibn Abdissalam dalam kitabnya 
Hall ar-Rumuz. Beliau berkata: "-Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang mengatakan dua 
uangkapan tersebut- Karena dua ungkapan itu memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki 
tempat. Dan siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia adalah seorang 
Musyabbih (seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)" (Dikutip oleh Mulla 'Ali 
al-Gari dalam Syarh al-Figh al Akbar, h. 198). 


Pernyataan Imam al-'1zz ibn 'Abd as-Salam ini juga dikuatkan oleh as-Syekh Mulla 'Ali al-Gari. Ia 
berkata: "Tanpa diragukan lagi bahwa al-lzz 'ibn 'Abdissalam adalah orang yang paling paham 
terhadap maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut. Karenanya kita wajib membenarkan 
apa yang telah beliau nyatakan" (Lihat Mulla 'Ali al-@ari dalam Syarh al-Fighul Akbar, h. 198). 5. 
Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris as-Syafi' (w 204 H), perintis madzhab Syafi'i, dalam 
salah satu kitab karyanya, al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, menuliskan: 


.. Pd - t2 23 2 1 A9 na 2 nya na LN » - Oce LOW Be ay... LAN » 0.0 
LS RN Ain de yag OI Glead OA NY OLS dls dh Of ya Ae Jalal, cd OA Y J3 Al Of Iyadely (Jas) 
LIA 3 O2 NA 0 - 3. 0 MN 00 Ie DA 1 Ie 0 W - - 3 BW... - 3 do w Ore S02 9 0-02 
At OA ea ad yag EA Ai OKU ya DV tail Jaa Yg HIS el dal 5 yng Y OKI dil J3 OS 
Wi SIG » Bo. 3. 0 wW 0... 9 0-0 Oa aa W 33 Ba Pad Pe LG Doi PTN G Not AP Goo - » 
VP Y 3 OY CASN, Rong dala Ilotaal Gina! Iekedg iya Ike SUS ye AI Il (Ega 9 gonad cd yalona SNI 

4 . . 5 P B . . 2. La 

IkasiYI, JLasYI, 3 dua. 


"Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Argumentasi atas ini ialah bahwa Dia ada tanpa 
permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang 
azali sebelum Dia menciptakan tempat, yaitu ada tanpa temapt. Tidak boleh pada hak Allah 
adanya perubahan, baik perubahan pada Dzat-Nya maupun pad asifat-sifat-Nya. Karena sesuatu 
yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki 
bentuk tubuh dan batasan. Dan sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk, dan Allah 
maha suci dari pada itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab 
hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan terpisah. 
Allah mustahil pada-Nya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh dibayangkan dari Allah 
adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya istilah suami, astri dan anak pada 
hak Allah adalah sesuatu yang mustahil" (Lihat al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, h. 13). 
Pada bagian lain dalam kitab yang sama dalam pembahasan firman Allah AS. Thaha: 5, al-Imam 
as-Syafi'i menuliskan sebagai berikut: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1026 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wan Mad Aa AA ly eorlgakata Aya VI ola OP HJ (ega PAI Ie ya) JUS DI JG 2G Gol 23 Op 
AI PEP ee AN ON IA G3 LV ta US ag ag Id AI Aap YAI IE 533 
36 ale SN) Ka #3 APE PR SIS Dis Asu . PA BN, Lal, 3 ASI aa 
Gladi ) BIAN oa saban 4 angs SISA G2 Atma KAA y 2 pdkt pot tuan 


"Jika dikatakan bukankah Allah telah berfirman: "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa"? Jawab: Ayat ini 
termasuk ayat mutasyabihat. Sikap yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam 
dengannya ialah bahwa bagi seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ini agar 
supaya mngimaninya dan tidak secara mendetail membahasnya atau membicarakannya. Sebab 
seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini ia tidak akan aman, ia akan jatuh dalam 
kesesatan tasybih. Kewajiban atas orang semacam ini, juga seluruh orang Islam, adalah meyakini 
bahwa Allah -seperti yang telah kita sebutkan di atas-, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku 
atas-Nya waktu dan zaman. Dia maha suci dari segala batasan atau bentuk dan segala 
penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah. Dengan demikian orang ini 
menjadi selamat danri kehancuran dan kesesatan" (al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, h. 
13). 6. Al-Imam al-Mujtahid Abu "Abdillah Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab Hanbali, 
juga seorang Imam yang agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. 
Bahkan beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih. Dalam pada ini as-Syaikh 
Ibn Hajar al-Haitami menuliskan: 


al TE 2 Ea - Laga jl Rai ja sat ye si s agiml BSI PAI Ka JI) Ga penidl lg Gyat pel Lag. 
"Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada madzhab 
Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka sungguh hal 
tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya" (Lihat Ibn Hajar al-Haitami 
dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144) 7. Imam Bukhari Agidah Rasulullah, para sahabatnya, 
para ulama salaf saleh, dan agidah mayoritas umat Islam: Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah bahwa 
Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kita akan banyak menemukan pernyataan para ulama 
terkemuka dari generasi ke generasi dalam menetapkan keyakinan suci ini. Keyakinan bahwa 
Allah ada tanpa tempat dan arah juga merupakan keyakinan Syaikhul Muhadjitsin al-Imam Abu 
"Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari (w 256 H), penulis kitab yang sangat mashur: Shahih 
al-Bukhari. Para ulama yang datang sesudah beliau yang menuliskan syarh bagi kitabnya tersebut 
menyebutkan bahwa al-Imam al-Bukhari adalah seorang ahli Tauhid, beliau mensucikan Allah dari 
tempat dan arah. Salah seorang penulis Syarh Shahih al-Bukhari, as-Syekh "Ali ibn Khalaf al- 
Maliki yang dikenal dengan Ibn Baththal (w 449 H) menuliskan sebagai berikut 


LX 0... ..9 OMA WM, Wen 0 - -w 2 Bee -B 30 wo. 9 .. bw 2... » LI 3 0. 

£ Sa IU poem oma AL OP j3 ABy coal oli Lila (3 Kemasuadi Rena! Ae JI AJ laa Sale 23 

- 0 0... 0... £ o o- - 9 Pa (Na Ta o- ce. - . nye 00... 9. 0 w 0. 2, 
9 A33 DAS CSI cajkal A) p LI Ginny ey BOLA ASI malai SLS Lai COLA Yy OS A3 cah Fita OS 
oi. 


"Tujuan al-Bukhari dalam membuat bab ini adalah untuk membantah kaum Jahmiyyah 
Mujassimah, di mana kaum tersebut adalah kaum yang hanya berpegang teguh kepada zhahir- 
zhahir nash. Padahal telah ditetapkan bahwa Allah bukan benda, Dia tidak membutuhkan kepada 
tempat dan arah. Dia Ada tanpa permulaan, tanpa arah dan tanpa tempat. Adapun penisbatan "al- 
Ma'arij" adalah penisbatan dalam makna pemuliaan (bukan dalam pengertian Allah di arah atas). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1027 ) 027 


Juga makna '"al-lrtifa" adalah dalam makna bahwa Allah maha suci, Dia maha suci dari 
tempat" (Fath al-Bari, j. 13, h. 416). Pernyataan Ibn Bathal ini dikutip oleh al-hafizh Ibn Hajar 
al-Asgalani dalam Fath al-Bari dan disepakatinya. Dengan demikian berarti keyakinan Allah ada 
tanpa tempat adalah merupakkan keyakinan para ahli hadits secara keseluruhan. 8. Imam Al- 
Ghozali Al-lImam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (w 505 H), nama yang sangat 
akrab dengan kita, seorang teolog, sufi besar, seorang yang ahli dalam banyak disiplin ilmu. 
Dalam kitab karyanya yang sangat agung: Ihya' Ulumiddin, pada jilid pertama menuliskan bab 
khusus tentang penjelasan akidah mayoritas umat Islam: akidah Ahlussunnah, yaitu pada bagian 
Gawa'id al-Aga'id. . Di antara yang beliau tulis adalah sebagai berikut: 


OS Ale La ale OYI yag ON Ola le Of Jd OLS da Ola oU Of ye Gali LS OA ay Ul ye (Al eh Is 
(108 2 Lag JII Ieeil MUAI el JUS Kel pe el) 


"Allah Maha suci dari diliputi oleh tempat, sebagaimana Dia maha suci untuk dibatasi oleh waktu 
dan zaman. Dia ada tanpa permulaan, tanpa tempat, dan tanpa zaman, dan Dia sekarang (setelah 
menciptakan tempat dan arah) ada seperti sediakala tanpa tempat dan dan tanpa arah" (Ihya' 
'Ulumiddin, j. 1, h. 108). Pada bagian lain dari kitab tersebut al-Imam al-Ghazali menuliskan: 
"Pokok ke empat: Adalah mengetahui bahwa Allah bukan benda yang memiliki tempat. Dia maha 
suci dari dibatasi oleh tempat. Arguman atas ini adalah bahwa setiap benda itu pasti memiliki 
tempat, dengan demikian ia membutuhkan kepada yang mengkhususkannya dalam tempat 
tersebut. Juga sesuatu yang bertempat itu tidak lepas dari dua keadaan, menetap pada tempatnya 
tersebut atau bergerak pindah dari satu tempat ke tempat alinnya. Dan kedua sifat ini jelas 
merupakan sifat-sifat dari sesuatu yang baharu. Dan sesuatu yang tidak lepas dari kebaharuan 
maka berarti sesuatu tersebut adalah sesuatu yang baharu" (Ihya' 'Ulumiddin, j. 1, h. 127). 


Masih dalam kitab Ihya' al-Imam al-Ghazali juga menuliskan: 


ala gr JL Lah Un al fan Lely Bad lal Rebel Ob OA pola ye Oh aa Is dl ok, JI #galad JI 
Very Lema YAN IS Hainy Wol Unila aloe SI Oli YI aloe Alena yg Ugddly Ugiilor (SAI ya lee okay lot le 
kan Dai Il Alai! Of GP jer Ato da Jet! pnwalg ANJI Reer Ia UEA pal La Lal) gmn Aa HI, 
HE 3 SPI oa pi Lala Gyaada Oli Ge Bj Lido 3 OS Ol UP Led 3 pil Ar coli Cikal CA 
Oa as Ole Ge) VW SNI La Craig Abah Ul ILSII pan SBU era! puan Lae 
ne Lg Cena pke sll) “elatap U HE eng AS BU Lea) pai Gl Reel PATI ena Laos Ad) SI ng MATAN 
128) 


"Pokok ke tujuh: adalah berkeyakinan bahwa Dzat Allah suci dari bertempat pada suatu arah. 
Karena arah tidak lepas dari salah satu yang enam: atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. 
Arah-arah tersebut diciptakan oleh Allah denga jalan penciptaan manusia. Allah menciptakan 
manusia dengan dua bagian: bagian yang megarah ke bumi yaitu bagian kakinya, dan bagian 
yang berlawanan dengannya yaitu bagian kepalanya. Dengan adanya pembagian ini maka 
terjadilah arah, bagian ke arah kakinya disebut bawah dan bagian ke arah kepalanya disebut atas. 
Demikian pula seekor semut yang merayap terbalik di atas langit-langit rumah, walaupun dlaam 
pandangan kita tubuhnya terbalik, namun baginya arah atasnya adalah bagian yang ke arah 
kepalanya dan bagian bawahnya adalah adalah bagian yang ke arah bawahnya. Pada manusia 
kemudian Allah menciptakan dua tangan, yang pada umumnya salah satunya memiliki kekuatan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1028 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lebih atas lainnya. Maka terjadilah penamaan bagi tangan yang memiliki kekuatan lebih sebagai 
tangan kanan. Sementara tangan bagian lainnya yang yang berlawanan dengannya disebut 
dengan tangan kiri. Juga Allah menciptakan bagi manusia tersebut dua bagian bagi arah badanya: 
bagian yang ia lihat dan ia tuju dengan bergerak kepadanya, dan bagian yang berada pada 
sebaliknya. Bagian yang pertama disebut arah depan semantara yang bagian sebaliknya disebut 
dengan arah belakang" (Ihya 'Ulumiddin, j. 1, h. 128). 


Kemudian al-Imam al-Ghazali menuliskan: 


Ol gs Ilang da3 PI gl Obi Sd SU OP aa Re La lo HS ji Kilo Re, RA Late JI 3 OS HS 
NI SE doa os Iba PSI ali ta Ape OA Las ine Gailly ce do Sol Isl dp do 
Pa AI pala el) Jia 3 Jertag 8 SMS JS Jar Her (da Las Bole my Je SU Ol ye dls. 

128, 


"Dengan demikian bagaimana mungkin Allah Yang ada tanpa permulaan (azaly) memiliki tempat 
dan arah, sementara tempat dan arah itu sendiri baharu?! Bagaimana mungkin Allah yang ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat lalu kemudian berubah menjadi berada pada tempat tersebut?! 
Apakah Allah menciptakan alam yang alam tersebut berada di arah atas-ya?! Sesesungguhnya 
Allah maha suci dari dikatakan "arah atas" bagi-Nya. Karena bila dikatakan "arah atas" bagi Allah 
maka berarti Dia memiliki kepala. Karena sesungguhnya penyebutan "arah atas" hanya berlaku 
bagi sesuatu yang memiliki kepala. Demikian pula Allah maha suci dari dikatakan "arah bawah" 
bagi-Nya. Karena bila dikatakan arah bawah bagi Allah maka berarti Dia memiliki kaki. Karena 
sesungguhnya penyebutan arah bawah hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki kaki. Hal itu 
semua secara akal adalah sesuatu yang mustahil atas Allah" (Ihya' 'Ulumiddin, j. 1, h. 128). Dalam 
kitab al-Arba'in fi Ushuliddin, al-Imam al-Ghazali menuliskan: 


OS, Ola le Of Jd OLS Ja COLA sa Of js alis LS OA Ang OT 3S Ilai eh ad IL NG bu SY ad, 
BP tor Iyel G om) OS Ale Ll de UV ya) 


".. dan bahwa Allah tidak bertempat di dalam sesuatu, dan tidak ada sesuatu apapun yang 
bertempat pada-Nya. Allah maha suci dari diliputi oleh tempat, sebagaimana Dia maha suci dari 
dibatasi oleh waktu/zaman. Dia Allah ada sebelum terciptanya waktu dan tempat, dan Dia 
sekarang (setelah menciptakan tempat dan waktu) ada sebagaimana pada sifat-Nya azaly, tanpa 
tempat dan tidak terikat oleh waktu". (al-Arba'in Fi Ushuliddin, h. 8) 


KESIMPULAN : 


Akidah Rasulullah, para sahabat, dan kaum Salaf saleh, serta keyakinan mayoritas umat Islam: 
Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah "ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA ARAH" Sangat 
tidak masuk akal, atau tepatnya kita katakan "tidak berakal", bila ada orang yang berkeyakinan 
bahwa Allah berada di langit atau di di arsy, seperti keyakinan orang-orang Wahhabiyah di masa 
sekarang. Bagaimana mereka berkeyakinan Allah berada di langit?! Juga berkeyakinan Allah 
berada di arsy?! Di dua tempat heh..?! Padahal mereka yakin bahwa langit dan arsy adalah 
makhluk Allah. Itu artinya dalam keyakinan mereka Allah bertempat pada makhluk-Nya sendiri. 
A'udzu Billah al-'Alyy al-Azhim. 


9. AL-IMAM FAKHR AR-RAZI » Seorang ahli tafsir terkemuka: al-Imam al-Fakhr ar-Razi (w 606 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1029 ) 


H) dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut: "Jika keagungan Allah disebabkan dengan 
tempat atau arah atas maka tentunya tempat dan arah atas tersebut menjadi sifat bagi Dzat-Nya. 
Kemudian itu berarti bahwa keagungan Allah terhasilkan dari sesuatu yang lain: yaitu tempat. Dan 
jika demikian berarti arah atas lebih sempurna dan lebih agung dari pada Allah sendiri, karena 
Allah mengambil kemuliaan dari arah tersebut. Dan ini berarti Allah tidak memiliki kesempurnaan 
sementara selain Allah memiliki kesempurnaan. Tentu saja ini adalah suatu yang mustahil" . 


10. AL-IMAM AZ-ZABIDI » Al-Hafizh al-Muhaddits al-Imam as-Sayyid Muhammad Murtadla az- 
Zabidi al-Hanafi (w 1205 H) dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttagin menjelaskan panjang lebar 
perkataan al-Imam al-Ghazali bahwa Allah mustahil bertempat atau bersemayam di atas arsy. 
Dalam kitab Ihya' "Ulum ad-Din, al-Imam al-Ghazali menuliskan sebagai berikut: "al-Istiwa' jika 
diartikan dengan makna bertempat atau bersemayam maka hal ini mengharuskan bahwa yang 
berada di atas arsy tersebut adalah benda yang menempel. Benda tersebut bisa jadi lebih besar 
atau bisa jadi lebih kecil dari arsy itu sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil atas 
Allah".Dalam penjelasannya al-Imam az-Zabidi menuliskan sebagai berikut: "Penjabarannya ialah 
bahwa jika Allah berada pada suatu tempat atau menempel pada suatu tempat maka berarti Allah 
sama besar dengan tempat tersebut, atau lebih besar darinya atau bisa jadi lebih kecil. 


Jika Allah sama besar dengan tempat tersebut maka berarti Dia membentuk sesuai bentuk tempat 
itu sendiri. Jika tempat itu segi empat maka Dia juga segi empat. Jika tempat itu segi tiga maka 
Dia juga segi tiga. Ini jelas sesuatu yang mustahil. Kemudian jika Allah lebih besar dari arsy maka 
berarti sebagian-Nya di atas arsy dan sebagian yang lainnya tidak berada di atas arsy. Ini berarti 
memberikan paham bahwa Allah memiliki bagian-bagian yang satu sama lainnya saling tersusun. 
Kemudian kalau arsy lebih besar dari Allah berarti sama saja mengatakan bahwa besar-Nya 
hanya seperempat arsy, atau seperlima arsy dan seterusnya. Kemudian jika Allah lebih kecil dari 
arsy, -seberapapun ukuran lebih kecilnya-, itu berarti mengharuskan akan adanya ukuran dan 
batasan bagi Allah. Tentu ini adalah kekufuran dan kesesatan. Seandainya Allah -Yang Azali- ada 
pada tempat yang juga azali maka berarti tidak akan dapat dibedakan antara keduanya, kecuali 
jika dikatakan bahwa Allah ada terkemudian setelah tempat itu. Dan ini jelas sesat karena berarti 
bahwa Allah itu baharu, karena ada setelah tempat. Kemudian jika dikatakan bahwa Allah 
bertempat dan menempel di atas arsy maka berarti boleh pula dikatakan bahwa Allah dapat 
terpisah dan menjauh atau meningalkan arsy itu sendiri. 


Padahal sesuatu yang menempel dan terpisah pastilah sesuatu yang baharu. Bukankah kita 
mengetahui bahwa setiap komponen dari alam ini sebagai sesuatu yang baharu karena semua itu 
memiliki sifat menempel dan terpisah?! Hanya orang-orang bodoh dan berpemahaman pendek 
saja yang berkata: Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat dan arah? Karena 
pernyataan semacam itu benar-benar tidak timbul kecuali dari seorang ahli bid'ah -yang 
menyerupakan Allah denganmakhluk-Nya-. Sesungguhnya yang menciptakan sifat-sifat benda 
(kayf) mustahil Dia disifati dengan sifat-sifat benda itu sendiri. -Artinya Dia tidak boleh dikatakan 
"bagaimana (kayf)" karena "bagaimana (kayf)" adalah sifat benda. Di antara bantahan yang dapat 
membungkam mereka, katakan kepada mereka: Sebelum Allah menciptakan alam ini dan 
menciptakan tempat apakah Dia ada atau tidak ada? Tentu mereka akan menjawab: Ada. 
Kemudian katakan kepada mereka: Jika demikian atas dasar keyakinan kalian -bahwa segala 
sesuatu itu pasti memiliki tempat- terdapat dua kemungkinan kesimpulan. Pertama, Bisa jadi 
kalian berpendapat bahwa tempat, arsy dan seluruh alam ini gadim: ada tanpa permulaan -seperti 
Allah-. Atau kesimpulan kedua, Bisa jadi kalian berpendapat bahwa Allah itu baharu -seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1030 ) 030 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


makhluk-. Dan jelas keduanya adalah kesesatan, ini tidak lain hanya merupakan pendapat orang- 
orang bodoh dari kaum Hasyawiyyah. 


Sesungguhnya Yang Maha Gadim (Allah) itu jelas bukan makhluk. Dan sesuatu yang baharu 
(makhluk) jelas bukan yang Maha Gadim (Allah). Kita berlindung kepada Allah dari keyakinan 
yang rusak" . Masih dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttagin, al-Imam Murtadla az-Zabidi juga 
menuliskan sebagai berikut: "Peringatan: Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa 
arah adalah akidah yang telah disepakati di kalangan Ahlussunnah. Tidak ada perselisihan antara 
seorang ahli hadits dengan ahli figih atau dengan lainnya. Dan di dalam syari'at sama sekali tidak 
ada seorang nabi sekalipun yang menyebutkan secara jelas adanya arah bagi Allah. Arah dalam 
pengertian yang sudah kita jelaskan, secara lafazh maupun secara makna, benar-benar dinafikan 
dari Allah. Bagaimana tidak, padahal Allah telah berfirman: "Dia Allah tidak menyerupai sesuatu 
apapun" (AS. as-Syura: 11). Karena jika Dia berada pada suatu tempat maka akan ada banyak 
yang serupa dengan-Nya" . Jangan pernah anda berkeyakinan Allah memiliki tempat, karena 
tampat adalah makhluk Allah, dan Allah tidak diliputi oleh makhluk-Nya sendiri.Wallohu a'lam. 
L Imron Rosyadi | 


0357. HUBUNGAN IBLIS, JIN DAN SYAITHON 
PERTANYAAN : 
Irawan Khan 
Apa hubungan iblis sama setan ? 
JAWABAN : 
Yupiter Jet 
SIP OY (gor Ju Yg Olaaedi La yi OS IP OLS Ja Ke bel aya ab ya Ola Of 2 dely OUasadl cm EA 
SAI AIA ad Jis Yg Oles AI ad IMBYI ae Jis Ig lan YI Ada Lily cigor SU onlada Yg pd) Aga Ola 
din Ulas oat al, 
(Alfuruugu allughowiyyah ) 
ASI eling Am IL ola Io RE GA Ip 0 aa JG) sal dn dl POM ga ale GA aa OA 
AKN yak 
ASI edi II — SUSUN SES MUSI Coded pa ab) 


Intinya... Jin ada dua : Jin syariirun (jelek) dan berkelompok menjadi SYAITHON. Dan IBLIS 
adalah abu syaithon, sedangkan AL JAANNU - ABUL JINN (bapak moyang jin), Demikian 
adanya. 


Hakam Ahmed ElChudrie 


Kalo jin makananya Tulang, seperti sabda Nabi.. Lhat i'anah bgn istijmar bil hajar. Syaithonul ins 
wa syaithonul jinsetan dari jenis manusia dan dari jenis jin 


Mumu Bsa 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1031 ) 031 


Jadi manusia yang syar juga disebut syetan :D 

0370. Wajib belajar dan ilmu wajib 
PERTANYAAN : 

Hielaliya Masiechdan Slalusetieaa 


Assalamu'alaikum. Saya pernah mendengar bahwa mencari ilmu itu wajib bagi segenap muslim 
baik kaum lelaki maupun perempuan, pertanyaanya: ilmu apa atau ilmu yang bagimana wajib 
diplajari ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Kita cermati ibaroh di bawah : 
Ala Jeung ey JB Lay Tila Bae dg Jbee MSM pada Y SAI lali yag HKI (lama JS de Kas ea lb 
hand! Up 9 ll Ioi) Alun BB yang 
(SEL - 276 0) (yet Hindel Ane UEhI 3 LS GE Aimag (mil D7 IL AG Sae lai. 


Mencari ilmu diwajibakan bagi setiap muslim (HR. Ibnu Abdul Barr). Yang dimaksud adalah ilmu 
yang tidak boleh baginya tidak mengetahuinya seperti ilmu untuk mengetahui terhadap Sang 
Pencipta, sifat wajib, mustahi bagiNya, mengetahui para utusanNya dan ilmu untuk menjalani tata 
cara ibadah fardhu ain baginya. | Faidh alGadiir 1/693 |. 


Suci Ramadhani 


Bismillahirrahmanirrahim. Syaikh Muhammad Jibril berkata, semua ilmu di Hadapan Allah sama. 
Tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Semua bagaimana niat kita. Belajar Tafsir kalau 
untuk agul-agulan atau dibilang syaikh, jelas tidak termasuk ilmu agama. Tapi belajar Fisika untuk 
mengamalkan surat Al Ghasyiyah : 18, jelas menjadi amal bernilai ibadah (Kulliyatul @ur an wa 
Ulumuhu, Jami'ah Azhar el Syarif Gahirah, 2009). 


Sebagian dari kita mungkin tak paham kenapa kita mencari ilmu kesana kesini tapi belum jgua 
dapat hasilnya...alias belum bermamfaat, apakah yang diwajibkan itu cuma mencari tanpa wajib 
bisanya ??? 


Masaji Antoro 


Kewajiban kita hanya mencari dan belajar masalah hasil hak hak preogratif Allah... Sedikit tentang 
keluhan Imam Syafi'i pada guru beliau tentang sulitnya masuknya ilmu. 


A3 Had bim ea SI oa 


Aku mengeluh kepada guruku Imam Waki' tentang buruknya hafalanku..... maka guruku memberi 
petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan memberitahukan bahwasanya ilmu itu cahaya... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1032 ) 032 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sedangkan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. 
kan AI ada ASLI LAN ab ya (ASI JB La) 
(Imam waki") beliau adalah Guru imam Syafi'i radhia Allaahu anhu. | 'aanatut Thoolibiin 11/190 |. 


Abdullah Afif 


Ilmu yang wajib dipelajari sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz | 
halaman 15 ialah: 


CI Akal Alakahi eka VI ea Ia DUA mal) CLASS peley alan pe II peiy US Rela 3 oladh LS bali Of 
Hey Jai Sitn JK 2 pa oya! jl OEYU Ji Jon! dl IP 6S candy calisel 2RIYU LG Jl ALI Jalal kali Jl 
kakal WBS KBS Jua! Ol ale Lady "AI Jyany AS CL VI dl Y" Jp yag Laluna pedy BLS al lai ala 

9 pat, Jaa A8 WUS 9 tot Any Ky TB ab ya Lan obeng y Ag Galang Ol ASI Ia WII 2 A4 Cdi, Jah 
Ba aya NYI dedi nah Sort oya pekeny dal AI bp AI Sya ASI Af Ola Yg CL pb oya | Lema Jali 
pd kaga og eLagagiy RAS Alah III 3 Ale ore PP ya AI lali OLS LSI arig cod as V3 Jas Nb . Jd 
ab PAI yaa UNS EL Ely cad Gple ab Jeng yeah Taadan SUS Uas oU Jl la cos G Mas) 
su YI Ga SAI GL Jadi 9 03 OR Uh yana Eli) JIKA oat Ja ya28 IS ge Ily e Wb. 


lnnoan OS Of CAN, Bole la pebali eBy Sya Ale dam sebal LI) Il oU 3 2nd oya Gara Ola 1 Jali Ul 

Of ang DB Celah Jaael IP SI CA SN Jend ma GUE oya KA | Ummi Jl Lb Il me PL LS 
8 Jali Ka yang ama Jali bb ya SA Abadi yang 2Ilis OT Jatky 3 Ie Abad Kaki Ale Uas ol AU JUL 
DP IE By Ol yag Hp lai La ypry emang SAH Ulin, Jl Jle Op Olga Aek GA dl Ja 
ad saf Ob Soal jl JIN A3) JI colan WS Of ee Bay dg JII ye IlanYI RI Ad Cell Of) midi 
KOLAYI Cg oya Jp PU aan dala UE) JH 3 Aaja Y SU BS ya dl LL lada abah Aas Jd OS jl Jl 
Ae II Bos Angle YP AI eat Jaa IP (YP Ala 3 NIS CIYI 3S as Vi angka) KY) Old op 
PAI Ip Ul Is 0 yaa OT AYI lala aa SS Coy Aa dala OA G ALI ae alas Of gua 
RAS plat Aaj dal p30 5) SUS Asad Syok G3 dad PA ar ey Gs ISI ya OLS IS All ly JII Sa oa JS de 
Ca PP talas OS YG Jis Ul dalah Jis Ul dalah Jis SUS Jah Ob salat Oya Ailorlyg MUI alas YP Aaja PI AH 
PPP JII Fl le 3 mai Ni CARA ak Ii JI GAN Je yng Ie del 0 OK KA, 
MAA ai SNI de LV perdi JL Hk M3 CJ ya Sekat La ema US Ole lai Uma Sg jl Ualy eng 
ly Waah Wb C5 La ya Ab nj PH LA la Sya APV CA ea PA la ASI Ie Yg PNS ya 

La (OLAYI ane OS PUS Ale dari LA mala ya Lag dalah UH Y de Ui dil lag Lah CJ ati La ma 
SE gpp! dakaag AS dd Lala Gal Lag Ulily dig A3 Kemah (0S 3 me IBU ema 3 ade dc 
Aas) SUS dalah Kama AHA Ae JST pl La dah Jay Al OS Is Ga teaalat Lma al, IIS HA 
Bd Jae Ob (PIN Kana Ugal Koma Hala Ilasiy Cloliz2YI Lely Lada ale Leg dalah Korg Lag cadas 
(NS Ob is Of Ja lag MMS ad bL dh opa LAS AI Il Jana La plat dala Uma BaledI Lal Lele Jus pall GAN 
Lela pOLAYI de M3 luan 3 SU 3x3 dl Lal pdl NS al lg Ba diy ga lou 3 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1033 ) 033 


Ringkasan: 
Ilmu yang wajib dipelajari terdiri dari: 


- Itigad (keyakinan) 
- Fi'lu (Perbuatan) 
-Tarku (Meninggalkan) 


Adapun I'tigad adalah ketika seseorang masuk batas usia baligh maka yang pertama wajib ialah 
mempelajari dua kalimah Syahadat serta memahami maknanya. Adapun Fi'liu misalnya dia masuk 
waktu Dhuhur maka dia wajib mempelajari tata cara thaharah dan tata cara shalat. Jika menjelang 
Ramadhan, maka dia wajib mempelajari tata cara berpuasa. Dan jika dia mempunyai harta dan 
wajib ditunaikan zakatnya, maka dia wajib mempelajari tata cara zakat yang berkaitan dengan 
harta yang dimilikinya . Adapun Tarku adalah kondisional, disesuaikan dengan kondisi orangnya. 
Orang yang bisu tidak diwajibkan mempelajari apa-apa yang haram dalam berbicara. Wallaahu 
A'lam. Bersambung, Insya Allah.. 


Abi Sang Musafir II 


Diatas itu Ringkasnya, dan ini sedikit penjabarannya. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw 
berkata "Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah)". Tidak ada Nabi 
lain yang begitu besar perhatian dan penekanannya pada kewajiban menuntut ilmu sedetail nabi 
Muhammad Saw. Maka bukan hal yang asing jika waktu itu kita mendengar bahwa Islam 
memegang peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu pengetahuan waktu 
itu didominasi oleh Islam yang dibangun oleh para ilmuwan Islam pada zaman itu yang berawal 
dari kota Madinah, Spanyol, Cordova dan negara-negara lainnya. Itulah zaman yang kita kenal 
dengan zaman keemasan Islam, walaupun setelah itu Islam mengalami kemunduran. Di zaman 
itu, di mana negara-negara di Eropa belum ada yang membangun perguruan tinggi, negara- 
negara Islam telah banyak membangun pusat-pusat studi pengetahun. Sekarang tugas kita untuk 
mengembalikan masa kejayaan Islam seperti dulu melalui berbagai lembaga keilmuan yang ada di 
negara-negara Islam. 


Dalam Al-@uran sudah dijelaskan bahwa orang yang mulia di sisi Allah hanya karena dua hal, 
karena imannya dan karena ketinggian ilmunya. Bukan karena jabatan atau hartanya. Karena itu 
dapat kita ambil kesimpulan bawa ilmu pengetahuan harus disandingkan dengan iman. Tidak bisa 
dipisahkan antara keduanya. Perpaduan antara ilmu pengetahuan dan iman akan menghasilkan 
peradaban yang baik yang disebut dengan Al-Madinah al-Fadhilah. 


Haydar Ali 


Ilmu yang wajib dituntut, secara umum ada tiga: 
(1) Ilmu Tauhid 
(2) Ilmu Sirry (tasawuf). Yakni, ilmu yang berhubungan dengan urusan dan pekerjaan hati. 
(3) Ilmu Syari'at. 

Adapun batasan masing-masing ketiga ilmu yang wajib dituntut tersebut : 


1. Yang wajib dari ilmu tauhid, garis besarnya adalah mengetahui pokok-pokok ajaran agama. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1034 ) 034 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yakni, bahwa engkau hanya memiliki satu Tuhan Yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha 
Berkehendak, Maha Hidup, Maha Berbicara, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Esa tiada 
sekutu pun bagi Dia, memiliki sifat-sifat Kesempurnaan, Suci dari segala kekurangan, 
kehancuran dan dari hal-hal yang menunjukkan kebaharuan, Maha Bersendiri dengan sifat 
@idam (Maha Terdahulu) dari semua yang baru (makhluk), bahwa Muhammad SAW. adalah 
hamba dan rasul-Nya yang membawakan ajaran kebenaran dari sisi Allah SWT. dan suci 
segala apa yang diucapkan lewat lisannya tentang perkara-perkara akhirat. Kemudian, wajib 
pula engkau mengetahui persoalan-persoalan yang diitikadkan oleh ahlus-sunnah. Sekali-kali 
engkau ambillah ijtihad dalam urusan agama Allah tentang perkara yang tidak disebutkan oleh 
kitab Al-@ur'an maupun hadits, niscaya Allah SWT. mengangkatmu ke derajat yang tinggi. 


Adapun dalil-dalil ilmu tauhid, semuanya sudah tercantum di dalam kitab Al-Gur'an. Begitu pula 
guru-guru kita dahulu telah menjelaskannya di dalam kitab-kitab karangan mereka tentang 
pokok-pokok ajaran agama. Pokoknya, setiap perkara yang engkau tidak merasa aman dari 
kesesatan karena tidak mengetahuinya, maka wajiblah engkau menuntut ilmu hal itu, tidak 
boleh ditinggalkan. Demikianlah perkara ini, dan kepada Allah kita memohon taufig. 


2. Yang wajib dari ilmu sirry, secara garis besar adalah mengetahui kewajiban-kewajiban dan 
larangan-larangan bagi hati sehingga engkau dapat benar-benar mengagungkan Allah SWT., 
memiliki hati ikhlas, niat suci dan mencapai keselamatan dalam perbuatan. 


3. Yang wajib dari ilmu Syari'at, secara garis besar adalah setiap kewajiban yang fardhu 
mengerjakannya, maka wajiblah bagimu menuntut ilmunya, agar engkau dapat melaksanakan 
kewajiban itu. Seperti: thaharah, salat, puasa. Ada pun kewajiban menunaikan haji, 
mengeluarkan zakat dan jihad, jika memang sudah merupakan kewajibanmu (yakni mampu), 
maka wajib pula engkau menuntut ilmunya, agar engkau dapat melaksanakan. Jika tidak 
demikian keadaanmu, maka itu tidak perlu. - wAllaahu A'lam - | Referens: Minhajul "Abidin J. 


Suci Ramadhani 


Bismillahirrahmanirrahim. sebenarnya, tak ada yang berbeda antara ilmu agama dan ilmu umum, 
karena dalam Islam, semua ilmu adalah ilmu agama. Belajar Matematika kalau tujuannya tahu 
cara menghitung zakat, maka nilainya sama dengan belajar Figh. Belajar Kimia, olahraga dan 
Biologi kalau untuk mengetahui cara mensyukuri nikmat kesehatan, itu juga sama nilainya dengan 
belajar Al @ur an Surah Al Ghasyiyah. Belajar Fisika kalau untuk mengetahui ru'yah dan hisab, 
jelas sama nilainya sengan belajar syarat-syarat wajib puasa. jadi, semua ilmu hanya berbeda 
nama saja. Dikotomi ilmu itu dalam sejarah muncul setelah Van Deer Plas, untuk memecah belah 
Muslimin Indonesia (Baca Sejarah Indonesia GBPP 1999, Kelas V SD). Dalam sejarah juga 
dijelaskan, betapa banyak Cendikiawan Muslim yang ahli dalam berbagai macam disiplin Ilmu, Al 
Khawarizmi yang ahli matematika, Ibnu Sina dan Al Zahrawi yang ahli kedokteran, Ibnu Khaldun 
yang ahli Fisika astronomi, Ibnu Tulun yang ahli Geografi, Abbas Ibnu Firnas yang ahli 
Aerodinamika, Fatimah Al Firhi yang ahli pendidikan, Al Khaitan yang ahli Fisika Optik, Al Jazari 
yang ahli Otomasi, dan masih banyak lagi seperti Tharig Ibnu Ziyad, Zaid Ibn Tsabit, @uthaibah 
ibn Muslim, mereka adalah tokoh-tokoh besar dunia yang kualitas Batin dan imannya jauh di atas 
level kita! kalau sekarang kita masih berkutat tentang apa itu ilmu yang wajib, apa itu ilmu yang 
tidak wajib dipelajari, kapan k itaakan mengeksplorasi jagad raya seperti yang diperintahkan Allah 
dalam banyak ayat? Sedangkan kata Al Gur an kita adalah Khaira ummah? kualitas apakah yang 
ada pada kita sehingga kita bisa mencapai label Khairal Umam? 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1035 ) 035 


Black No Sweet 


Pertama kali, pelajarilah ilmu yang ada kaitannya dengan kewajibanmu sebagai seorang hamba 
sehari-hari (ibadah yaumiyah) ,ambil yang gampang saja,g usah belajar fisika kalau cuman mau 
mengetahui wudu'nya sah apa gak..... nah stelah semua ilmu yang berkaitan dengan semua 
kewajibanmu sehari-hari,maka pelajarilah ilmu yang kau butuhkan setelahnya, seperti hukum 
zakat,puasa,haji dll. Nah setelah semuanya kau kuasai juga, barulah kau belajar bagaimana 
caranya bikin besi bisa terbang di udara atau mengapung di laut,atau minimal belajar caranya 
bikin molotov buat bakar warung-warung yang nekat buka siang hari bulan ramadan, hehehehe, 
bercanda. af1 


0401. Tauhid : Mengesakan Allah swt 
Kitab at-Tauhid 


Dalam ranah Ilmu Kalam, al-Maturidi adalah nama yang sudah tidak asing lagi. Ia adalah pendiri 
aliran Maturidiyyah yang diketegorikan sebagai representasi teologi ahli sunnah, di samping 
Asy'ariyyah yang digawangi Abu al-Hasan al-Asy'ari. Al-Maturidi dikenal sebagai seorang teolog, 
dan fagih dari Madzhab Hanafi, bahkan seorang ahli tafsir. 


Nama lengkap al-Maturidi adalah Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al- 
Maturidi. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah desa (garyah) yang masuk ke dalam wilayah 
Samargand. la acap kali dijuluki Imam al-Mutakallimin (Imam Para Teolog) dan masih banyak lagi 
yang kesemuanya menunjukkan kelas intelektual dan jihadnya dalam membela sunnah, akidah, 
dan menghidupkan syari'at Islam. 


Tak ada penjelasan pasti dari para sejarawan tentang tahun kelahiran al-Maturidi. Tetapi menurut 
Dr. Ayyub Ali, al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 H / 852 M. Alasan yang dikemukakannya adalah 
bahwa salah satu murid al-Maturidi, yaitu Muhammad bin Mugatil ar-Razi wafat pada tahun pada 
tahun 248 H / 862 M. fAyyub Ali, A History of Muslim Philosophy, vol. I, h. 260|. 


Jika pandangan Dr. Ayyub Ali itu benar, maka al-Maturidi kurang lebih hidup selama seratus 
tahun. Sebab, para sejarawan sepakat bahwa al-Maturidi wafat pada tahun 333 H / 944 M dan 
dimakamkan di Samargand. Salah satu guru al-Maturidi adalah Abu Nash al-'Ayyadhi yang 
merupakan teman seperguruannya di majlis yang diselenggarakan oleh Abu Bakr Ahmad al- 
Jauzani. Nama al-Maturidi memang tidak sementereng al-Asy'ari, tetapi kendatipun demikian ia 
banyak mewariskan karya-karya bermutu. Di antara peninggalannya adalah Kitab at-Tauhid. 


Al-Maturidi mengawali kitabnya dengan pembahasan tentang pembatalan taklid dan keniscayaan 
mengetahui agama dengan dalil. Dalam bagian ini al-Maturidi tidak menerima apapun alasan 
taglid. Sebab taglid bisa menimbulkan adanya pandangan yang berbeda dengan orang yang di- 
taglid-i. Pada bagian selanjutnya al-Maturidi menjelaskan bahwa dasar yang dijiadikan untuk 
mengetahui agama adalah as-sam' (wahyu) dan al-'agl. (H. 3-41. 


Pandangan teologi yang kembangkan al-Maturidi pada dasarnya adalah sama dengan al-Asy'ari. 
Metodologi yang digunakan keduanya adalah moderatisme. Dengan kata lain, pendekatan mereka 
adalah pendekatan yang berdiri di antara kelompok tekstualis -seperti kalangan Hasywiyyah, 
Musyabbihah, dan Mujassimah dan kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1036 ) 036 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Misalnya, ketika al-Asy'ari membicang tentang atribut-atribut (shifat) Allah. Kalangan Mu'tazilah 
menegasikan atribut-atribut tersebut. Mereka mengatakan: “Tidak ada (atribut, penerjemah) ilmu, 
kuasa, mendengar, melihat, hidup, kekal, dan kehendak bagi Allah”. Sedang kalangan 
Hasywiyyah dan Mujassimah mengatakan: “Allah memiliki ilmu sebagaimana ilmu-ilmu lainya, 
pendengaran sebagaimana pendengaran-pendengaran lainya, dan penglihatan sebagaimana 
penglihatan-penglihatan lainnya”. 


Kedua pandangan di atas saling bertabrakan satu sama lainnya. Lantas al-Asy'ari mengajukan 
sebuah pandangan yang berdiri di tengah-tengah. Ia mengatakan: “Sesunguhnya Allah memilik 
Ilmu tetapi tidak sama dengan ilmunya makhluk, kekuasaan tetapi tidak sama dengan 
kekuasaanya makhluk, pendengaran tetapi tidak sama dengan pendengaran makhluk, dan 
penglihatan tetapi tidak sama dengan penglihatan makhluk”. Ilbn “Asakir, Tabyin Kidzb al-Muttari, 
H. 149). 


Sikap al-Asy'ari mengenai atribut-atribut di atas juga diikuti oleh al-Maturidi. Hal ini terlihat dalam 
Kitab at-Tauhid-nya: “Kemudian ditetapkan atribut (shifat) bagi Allah, yaitu Yang Mampu, 
Mengetahui, Hidup, Mulia, dan Yang Dermawan. Penamaan dengan atribut atribut tersebut adalah 
hak baik menurut sam' (wahyu) dan akal sekaligus....hanya saja ada suatu kelompok yang 
melekatkan nama-nama tersebut kepada selain Allah karena menyangka bahwa penetapan nama- 
nama tersebut mengandung tasyabuh (keserupaan) antara Allah dengan setiap yang diberi 
nama...akan tetapi kami telah menjelaskan ketiadaan tasyabuh dengan Allah karena kesuaian 
nama. Sebab, Allah dinamai dengan nama yang Ia buat sendiri dan diatributi dengan atribut yang 
la berikan sendiri”. (H. 441. 


Dari semua yang dibicarakan al-Maturudi dalam Kitab at-Tauhid-nya hemat saya ada satu hal 
yang menarik. Yaitu pembahasan mengenai nadhariyah al-marifah (teori ilmu pengetahuan). 
Dalam hal ini, al-Maturidi mendiskusikan tentang nilai pengetahuan dan parameter kebenaran 
dalam pengetahuan yang sampai kepada kita melaui indera, khabar, dan akal. Menurutnya, 
indera, khabar, dan akal merupakan jalan atau sumber bagi kita untuk mengetahui hakikat segala 
sesuatu. (H. 7). 


Untuk memperoleh pengetahuan kita tidak mungkin bisa lepas dari salah satu ketiga sumber di 
atas. Misalnya, dengan indera kita bisa merasakan rasa enak, sakit dan lain-lain. Dengan khabar 
kita bisa mengetahui nama-nama kita, nasab, dan kejadian-kejadian masa lalu. Sedang dengan 
akal kita bisa memahami apa yang diperintahkan Allah. 


Sepanjang yang saya ketahui, kitab-kitab yang membincang mengenai Ilmu Kalam yang ditulis 
oleh para ulama sebelum al-Maturidi tidak menyinggung persoalan nadhariyyah al-marrifah. Jadi, 
hemat saya hal ini menjadi satu kelebihan tersendiri bagi al-Maturidi. 


Kitab ini merupakan salah satu rujukan primer bagi pendangan teologi Sunni. Karenanya harus 
dibaca dan dikaji secara mendalam. Dengan membaca kitab ini, kita akan merasakan bagaimana 
akrobatik teologis al-Maturidi dalam mempertahankan keyakinan teologi kalangan Sunni. Salam... 
(Neil eLMuna). 


Tentang Kitab 


Judul : Kitab at-Tauhid Penulis : Abu Manshur al-Maturidi Penerbit : Bairut-Dar al-Masyrig Cet : 
Ke-3 tahun 1986 M Tebal : 411 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1037 ) 037 


0409. Mewaspadai Virus Inkar Sunnah 


Inkar Sunnah artinya mengingkari sunnah. la adalah nama sebuah aliran keagamaan yang pernah 
muncul di Indonesiapada tahun 1980-an dan dinyatakan sesat serta dilarang beredar oleh 
Kejakgung RI pada tahun 1983. Pada tahun 1985 Kejakgung RI juga melarang beredarnya al- 
Gur'an terjemahan yang ditulis Nazwar Syamsu, seorang da'i Inkarussunnah. LPPI dalam hal ini 
sudah menerbitkan hasil penelitiannya pada tahun 1985 melalui buku, Bahaya Inkar Sunnah. 
Ditemukan setidaknya 25 penyimpangan penerjemahan yang dilakukan Nazwar Syamsu sebagai 
akibat pengingkarannya terhadap sunnah. 


Meskipun demikian, inkar sunnah tidak hanya berwujud sebuah aliran keagamaan saja, melainkan 
juga aliran pemikiran atau sebuah paham yang benih-benihnya sudah muncul dari sejak abad 
pertama Islam.Pelopornya adalah Syi'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan sekte-sekte lainnya 
yang menyimpang dari “Ahlus-Sunnah”.Di era kontemporer, serangan inkar sunnahyang 
meragukan hadits dan ilmu hadits diawali oleh seorang orientalis bernama Goldziher. Diikuti 
kemudian oleh Joseph Schacht. Di kalangan muslim, yang turut menjadi pengekornya di 
antaranya adalah Rasyid Ridla, Abu Rayyah, Ahmad Amin, dan Ahmad Abdul Mun'im al-Bahi. Di 
antara mereka ada yang menolak hadits secara keseluruhan, ada yang hanya menolak hadits 
Ahad, ada pula yang kalau sesuai dengan al-Guran menurut akalnya sendiri, maka hadits 
digunakan, jika tidak maka ditinggalkan. 


Dewasa ini, paham inkar sunnah jika hendak diperinci karakteristiknya, maka setidaknya ada 
empat karakteristik, yaitu: 

" Tidak mempercayai "Ulumul-hadits yang sudah dikodifikasikan oleh para ulama hadits. 

" Tidak mempercayai isnad hadits yang sangat mungkin disebabkan ketidakpahaman 
terhadap sistem isnad. 

" Tidak mau mengakui otoritas keilmuan para ulama, khususnya dalam bidang hadits. 

" Sebagai konsekuensinya, hanya mau menerima hadits yang sesuai dengan akal 
pemikirannya sendiri.(1| 

" Sebagai contoh, berikut ini disajikan kutipan dari orang yang terkena virus inkar-sunnah: 

" Sedangkan mengenai jejak-jejak Rasulullah saw., apakah dia berbentuk ucapannya, 
perbuatannya, ataupun ketetapannya, maka hal itu akan lebih sulit lagi untuk mendeteksinya, 
apakah benar hal yang dibilangkan berasal dari Rasulullah saw. itu benar-benar ucapannya, 
benar-benar perbuatannya dan benar-benar ketetapannya? Karena ketiga hal tersebut 
kebanyakannya tidak ditulis atau tidak dicatat di zaman Rasulullah saw. atau dengan kata 
lain ketiga hal tersebut ditulis dan dicatat sekitar dua abad, bahkan ada yang tiga abad, 
bahkan lagi ada yang lebih dari tiga abad setelah Rasulullah saw. wafat. Hal itu berdasarkan 
laporan dari si A, dan si A dapat dari si B, dan si B dapat dari si C, dan si C dapat dari si D, 
dan si di dapat dari si E, dan si E dapat dari sahabat, kemudian dari Rasulullah saw. yang 
kemudian lagi dikatakan, Rasulullah saw. mengatakan ini dan itu, berbuat ini dan itu dan 
menetapkan ini dan itu. 


Oleh karena itu, masing-masing kita dari Kaum Muslimin hendaklah sangat berhati-hati terhadap 
hadis-hadis yang ada dalam berbagai kitab hadis, hendaklah kita menggunakan Alguran sebagai 
alat untuk dapat menyeleksi, mana hadis-hadis yang benar dari Rasulullah saw. dan mana-mana 
yang bukan. Untuk mengetahui hal itu, janganlah kita hanya menggunakan alat-alat yang dibikin 
oleh manusia yang pengetahuannya sangat relatif dan tidak mengetahui yang gaib itu, yakni 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1038 ) 038 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan jalan menggunakan alat yang dengan alat mana konon dapat diketahui bahwa si A, si B, si 
C, dan seterusnya yang meriwayatkan hadis-hadis itu adalah orang-orang yang terpercaya, orang- 
orang yang takwa, orang-orang yang kuat hafalannya, dan lain-lain. Sehingga dengan 
perantaraannya, hadis-hadis yang konon diriwayatkan oleh mereka-mereka itu dianggap dan 
diyakini sebagai “hadis saheh”. 


Padahal untuk mengetahui orang-orang tersebut yang hidupnya jauh ratusan tahun bahkan seribu 
tahun sebelum kita, apakah orang-orang itu bertakwa atau tidak, terpercaya atau tidak?Semuanya 
itu bukan urusan dan tanggung jawab kita, karena masalah itu adalah masalah hati seseorang dan 
hanya Allah yang mengetahuinya. Di samping itu, bahwa orang yang sejujur apa pun, pasti akan 
pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, sehingga ada doa “Ya Allah, janganlah 
Engkau menghukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan yang tidak disengaja.” 


Di samping itu juga, bahwa orang-orang yang konon meriwayatkan hadis-hadis itu, baik si A, si B, 
si C, dan seterusnya itu, dapat saja terjadi bahwa bukan mereka yang meriwayatkannya, tetapi 
orang lain yang sengaja mengada-adakan riwayat hadis dengan dikatakan, yang meriwayatkannya 
itu adalah mereka, karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Hal seperti ini sangat 
mungkin terjadi sebagaimana sangat mungkin terjadinya hal tersebut dengan mengatasnamakan 
pada diri Rasulullah saw...(2) 


Sementara contoh pemahaman yang menyimpang dalam hadits sebagai konsekuensi dari tidak 
diakuinya otoritas ilmu hadits dan para ulama hadits, adalah sebagai berikut : Marilah kita uji apa- 
apa yang dikemukakan oleh saudaraku tercinta dalam tanggapannya. Contoh rangkaian isnad/ 
rawi-rawi yang ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim: 
Nabi Muhammad 
1. Khudaifah bin Al-Yaman 
2. Abu Idris Al-Khoulani 
3. Busr bin Ubaidillah Al-HadIromi 
4. Ibnu Jabir 
5. Al-Walid bin Muslim 
6. Muhammad bin Al-Mutsanna 
1. Bukhari 
Nabi Muhammad 
1. Abdullah 
2. Masrug 
3. Abdullah bin Murroh 
4. N-N'masy 
5. Hafsh bin Ghiyab dan ... 
6. Abu Bakar bin Abi Syaibah 
1. Muslim 
Rangkaian isnad/rawi-rawi itu diadakan oleh Bukhari dan Muslim sekitar 200 tahun setelah Nabi 
saw. wafat, karena Imam Bukhari wafat tahun 256 H./870 M. dan Imam Muslim wafat tahun 261 
H./875 M. Oleh karena itu, apakah yang menjadi bukti kongkret dalam rangkaian rawi-rawi itu, 
bahwa: rawi yang no.1 itu menjadi sumber berita pertama dari rawi yang no.2 s/d. no.7, yang 
lantas sumber berita yang pertama itu menceritakan hadis Nabi saw. Jadi di situ bukti kongkret 
tidak ada, paling banter orang yang mempertahankan hadis yang diberitakannya itu mengatakan, 
“Sumber berita yang pertama itu kan ada nama sahabat Nabisaw, dan ucapan-ucapan lain yang 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1039 ) 039 


diada-adakan dan dipaksa-paksakan”. Padahal di dalam rangkaian rawi-rawi itu bisa saja terjadi 
salah satu orang rawi atau dua tiga orang rawi tidak pernah menceritakan hadis tersebut kepada 
rawi yang lain, hanya nama-nama mereka saja yang dipakai atau dicatut dengan dusta oleh rawi 
yang lain demi untuk mendapatkan justifikasi/pembenaran melalui nama-nama mereka yang 
sudah terkenal di waktu itu... dan lain-lain. Pengatasnamaan dusta yang seperti itu sangat 
mungkin bisa terjadi sebagaimana sangat mungkin bisa terjadinya terhadap nama Rasulullah saw. 
(sebagaimana yang ada dalam Hadis Mutawatir lafdhi tersebut di atas). 


Adapun matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam hadis Sahih 
Bukhari tersebut di atas sangat panjang sekali, yang intinya: ... kalau dalam suatu masyarakat 
sudah terjadi krisis moral dan krisis sosial, sedangkan di dalam masyarakat itu tidak ada Jamaah 
dan tidak ada Imam kaum Muslimin, maka kaum Muslimin diminta dengan sangat untuk 
memisahkan diri dari masyarakat yang ada walaupun mereka harus bersusah payah sampai harus 
makan akar-akar pepohonan (pergi ke hutan — pen). Kalau mereka menganggap hadis tersebut 
benar-benar sabda Nabi saw., tolong dong amalkan hadis tersebut! Sedangkan saya/Ahmad 
Hariadi berkeyakinan hadis tersebut adalah “hadis-hadisan alias bukan sabda Nabi saw.” karena 
memang bertentangan dengan puluhan ayat-ayat Alguran, yang di antaranya Alguran menyuruh 
kaum Muslimin agar senantiasa amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat, mengajak 
umat manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, berusaha dengan sungguh-sungguh 
alias berjihad menyampaikan visi dan misi Alguran ke tengah-tengah masyarakat, dan selalu 
menyampaikan peringatan Tuhan kepada manusia sehingga tidak ada satu orang pun yang 
terjerumus karena tingkah lakunya yang menyimpang, dan lain-lain. 


Sedangkan matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam hadis 
Sahih Muslim tersebut di atas, intinya sebagai berikut: seseorang Muslim yang beristeri/bersuami 
yang melakukan perzinaan itu halal darahnya (boleh dibunuh), begitu juga halal darahnya 
seseorang Muslim yang murtad (meninggalkan agama Islam). Hadis tersebut juga bukan sabda 
Nabi saw. alias hadis-hadisan, karena memang bertentangan dengan Alguran dalam surat 24 ayat 
2, surat 5 ayat 54, dan lain-lain. Adapun hadis tentang hukum rajam sampai mati terhadap 
seseorang yang beristeri/bersuami yang berzina itu juga hadis-hadisan. Hukum rajam tersebut 
diadopsi dari hukum yang ada pada kitab Tauroh, dan hukum rajam itu sudah dimansukh oleh 
hukum Alguran yang ada di surat 24 ayat 2.I3| 


Penulisan Hadits 

Meyakini bahwa hadits baru ditulis satu abad sesudah Nabi saw meninggal dunia, adalah sebuah 
kesalahan fatal. Jika yang dimaksud adalah kodifikasi hadits dalam kitab semisal Shahih al- 
Bukhari, Musnad Ahmad, dan sebagainya, maka itu bisa dibenarkan.Tapi jauh sebelum itu, hadits 
juga sudah di-tadwin (dihimpun dalam satu tulisan) oleh para shahabat dan tabi'in. Sebagiannya 
dilakukan oleh Nabi saw melalui instruksinya untuk menuliskan hukum-hukum yang berkaitan 
dengan zakat, diyat, pembebasan tawanan, dan ajukan masuk Islam ke berbagai penguasa waktu 
itu. 

Abu Hurairah yang menurut Bagi ibn Makhlad meriwayatkan 5.374 hadits, dilaporkan memiliki 
kitab hadits sendiri (riset terakhir menyatakan 1.236 hadits, yang lima ribu lebih hanya jumlah 
isnad-nya). Paling sedikit sembilan dari murid Abu Hurairah mencatat hadits dari dia. 

Ibn “Umar yang menurut Bagi meriwayatkan 2.630 hadits juga terdapat laporan otentik bahwa ia 
memiliki koleksi hadits tertulis.Setidaknya delapan dari murid-muridnya mencatat hadits dari dia. 
Anas ibn Malik yang melayani Nabi saw selama 10 tahun meriwayatkan 2.286 hadits. Paling tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1040 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


enam belas orang mendapat hadits dari dia dalam bentuk tertulis. 
“Abdullah ibn “Amr ibn al-Ash meriwayatkan 700 hadits. Dia sudah menulis hadits di masa 
Rasulullah saw hidup melalui kitabnya yang dinamakan as-Shahifah as-Shadigah. Dalam Shahih 
al-Bukhari, Abu Hurairah pernah menjelaskan: 

Er NY SIA pen IA UN gir ra Sae 
Tidak ada seorang pun shahabat Nabi saw yang perbendaharaan haditsnya lebih banyak dariku, 
kecuali “Abdullah ibn “Amr, karena ia menulis sedangkan aku tidak menulis.I4| 
M.M. al-A'zhami dalam karyanya Studies in Early Hadith Literature menyajikan data yang akurat 
perihal adanya tulis-menulis hadits dari sejak awal Islam. Berdasarkan penelitiannya, terdapat 52 
orang shahabat dan 151 tabi'in yang telah melakukan kegiatan penulisan hadits.(5| 


Sistem Isnad (Kritik Rawi dan Riwayat) 
Berkaitan dengan sistemisnad/sanadatau sederhanya kritik rawi dan periwayatan, salah 
jikadiasumsikan ada selang waktu seratus sampai seribu tahun sehingga dianggap tidak mungkin 
identitas seseorang perawi diketahui.Sebab pada faktanya, sistemisnadsudah dilakukan dari sejak 
zaman awal Islam. Perhatikan komentar Ibn Sirin berikut ini: 
Mereka tidak bertanya tentang isnad, tapi setelah terjadi fitnah (perang di antara sesama muslim) 
mereka berkata: Sebutkan kepada kami nama rijal-rijal (periwayat) kalian. Lalu diperiksa, jika dari 
ahli Sunnah maka haditsnya diambil, dan jika dari ahli bid'ah maka haditsnya tidak diambil.I6| 
Menurut al-A'zhami, pernyataan Ibn Sirin di atas menginformasikan bahwa sistem isnad sudah 
biasa dipakai dari sejak awal.Karena memang masyarakat Arab biasa menggunakannya untuk 
sya'ir-sya'ir Arab.Tapi ketika banyak terjadi fitnah, maka sistem isnad tersebut lebih diperketat lagi. 
Ibn Sirin juga mengatakan: 
Sesungguhnya ilmu ini (hadits) agama.Maka telitilah dari siapa kamu mengambil agamamu.|7| 
Dalam jalur lain Ibn al-Mubarak mengatakan: 

AB SE SENYNY paas YI 
Isnad itu termasuk agama, karena kalau tidak ada isnad pastilah orang-orang akan berkata 
seenaknya saja.I8| 
“Abdurrahman ibn Mahdi pernah berkata: Aku bertanya kepada Syu'bah, Ibn al-Mubarak, ats- 
Tsauri, dan Malik ibn Anas tentang seseorang yang terindikasi kuat telah berdusta, maka mereka 
menjawab: “Sebarkanlah, karena sesungguhnya ini adalah agama.” 
Ibn al-Mubarak pernah berkata: “al-Mu'alla ibn Hilal itu suka berdusta dalam hal hadits.” Lalu 
seorang sufi berkata kepadanya: “Wahai Abu “Abdirrahman, anda telah ghibah?” Ia menjawab: 
“Diam engkau. Jika kami tidak menjelaskan, bagaimana yang hag bisa diketahui dari yang bathil?” 
“Abdullah putra Ahmad ibn Hanbal pernah menceritakan: Abu Turab an-Nakhsyabi pernah datang 
kepada ayahku, lalu terdengar ayahku berkata: “Orang itu dla'if.Orang ini tsigat.”"Abu Turab lalu 
berkata: “Wahai syaikh, anda jangan mengghibah “ulama!” Maka ayahku menoleh kepadanya dan 
berkata: “Celaka engkau, ini nashihat, bukan ghibah!”(9| 


Jelasnya, kritik rawi lewat sistemisnad ini kaitannya dengan urusan agama,bukan dengan urusan 
perseorangan yang cukup diserahkan kepada Allah swt. 

Dalam kajiannya terkait sistemisnad, al-A'zhami memberikan beberapa kesimpulan, di antaranya : 
(8) Tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak sanad. Justru penelitian menegaskan 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1041) 


bahwa metode sanad itu mengandung unsur-unsur keaslian dan keotentikan (otentisitas), di mana 
secara umum sanad harus diterima. (9) Ahli —ahli hadits telah melakukan upaya maksimal untuk 
mengoreksi dan mengritik matan dan sanad hadits. Mereka melakukannya dengan penuh 
keberanian dan keikhlasan. (10) Kitab-kitab hadits sampai sekarang ini juga selalu siap untuk 
diperiksa, diteliti dan dikoreksi, sepanjang hal itu memenuhi kriteria-kriteria ilmiah dan objektifitas, 
bukan atas dasar ketidaktahuan dan kebencian.|10| 


Otoritas Ilmu dan Ulama 
Hal lain yang diabaikan dari orang-orang yang terkena virus inkar sunnah adalah tidak mau 
mengakui otoritas ilmu dan ulama. Ini bukan persoalan taglid, tapi persoalan menghargai ilmu. 
Ibaratnya seseorang yang tidak mengerti astronomi, lantas ia menyatakan bahwa bumi itu tidak 
bulat, melainkan datar, seraya menyalahkan para ilmuwan yang sudah teruji otoritasnya dengan 
alasan: 
“Karena belum terlihat oleh mata kepala sendiri, alias belum terbukti secara empiris.” 
Siapapun orangnya yang mengerti ilmu hadits pasti akan menggeleng-gelengkan kepala 
terhadap pernyataan di atas. Sampai beraninya ia menuduh Imam al-Bukhari dan Muslim 
berbohong, membuat-buat sanad, mereka-reka sendiri hadits sesuai selera mereka, dan 
memasukkan hadits palsu dalam kitab shahih mereka. Simak kembali pernyataannya 
berikut ini: 
“Rangkaian isnad/rawi-rawi itu diadakan oleh Bukhari dan Muslim sekitar 200 tahun setelah 
Nabi saw. wafat,...” 
“Padahal di dalam rangkaian rawi-rawi itu bisa saja terjadi salah satu orang rawi atau dua 
tiga orang rawi tidak pernah menceritakan hadis tersebut kepada rawi yang lain, hanya 
nama-nama mereka saja yang dipakai atau dicatut dengan dusta oleh rawi yang lain demi 
untuk mendapatkan justifikasi/pembenaran melalui nama-nama mereka yang sudah 
terkenal di waktu itu...” 
“Pengatasnamaan dusta yang seperti itu sangat mungkin bisa terjadi sebagaimana sangat 
mungkin bisa terjadinya terhadap nama Rasulullah saw.(sebagaimana yang ada dalam 
Hadis Mutawatir lafdhi tersebut di atas).” 
“Adapun matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam hadis 
Sahih Bukhari...” 
“Sedangkan matan/isi dari hadis yang konon disabdakan oleh Nabi saw. yang ada dalam 
hadis Sahih Muslim...” 
“Sedangkan saya/Ahmad Hariadi berkeyakinan hadis tersebut adalah “hadis-hadisan alias 
bukan sabda Nabi saw.” 
“Hadis tersebut juga bukan sabda Nabi saw. alias hadis-hadisan.” 


Akibatnya jangan heran kalau kemudian ia menolak hadits shahih yang diriwayatkan oleh al- 
Bukhari dan Muslim tersebut dengan alasan “tidak masuk akal”. Padahal terkait hadits harusnya 
'tizal ketika tidak ada imam jama'ah musliminyang dishahihkan oleh Imam al-Bukhari dan para 
ulama haditsdi atas, Imam Ibn Hajar al-Asgalani menjelaskan bahwa hadits ini berkaitan dengan 
apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi ikhtilaf/konflik di tengah-tengah umat 
sementara khalifah yang baru belum disepakati orangnya. Menurut Imam al-Baidlawi: Apabila 
tidak ada di muka bumi ini seorang khalifah, maka harus “uzlah dan sabar dalam mengarungi 
beratnya godaan zaman. Karena “menggigit akar pepohonan" itu adalah kiasan dari beratnya hati 
dalam menjalaninya.|(11) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1042 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jadi, hadits itu sama sekali tidak sulit diamalkan. Mungkin sang penolak menyatakan sulit karena 
belum memahami kondisi chaos akibat konflik politik tingkat tinggi seperti di Pakistan, Honduras, 
Sri Lanka dan negara-negara “gagal” lainnya. Hadits itu juga tidak bertentangan dengan perintah 
amar ma'ruf nahyi munkar, karena semua orang harus pintar kapan melaksanakan amar ma'ruf 
nahyi munkar dan kapan melaksanakan 'uzlah.Seperti halnya kapan harus hijrah dan kapan harus 
melawan dengan jihad/gital.Pembahasan tentang semua itu sudah banyak dikaji oleh para ulama 
di berbagai kitab.Semua itu perlu ditela'ah dengan penuh seksama agar tidak terburu-buru 
menolak keshahihan satu hadits. Tentang hadits Shahih Muslim yang mensyari'atkan adanya 
“hukum bunuh” bagi orang-orang yang murtad dan selingkuh juga sama sekali tidak sulit dipahami. 
Hukuman itu berlaku dan harus diputuskan lewat pemimpin/imam atau pengadilan yang ditunjuk. 
Kitab-kitab tafsir dan figh sudah menjelaskan hal ini dengan sangat detail, termasuk bagaimana 
cara melaksanakannya. Untuk mudahnya cek saja Tafsir Ibn Katsir dan al-Figh al-Islami wa 
Adillatuhu karya az-Zuhalli. 


Tentang murtad sama sekali tidak dihapus oleh AS. Al-Ma 'idah (5) : 54: “Hai orang-orang yang 
beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang 
bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang 
kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 
Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.”Ayat ini hanya menegaskan bahwa Allah tidak akan rugi 
jika ada yang murtad, karena walau bagaimanapun Allah swt tetap akan diibadahi dan ditaati. 
Sama sekali dalam ayat ini tidak ada pengguguran hukum bunuh bagi murtad.Bahkan hukum 
bunuh bagi murtad itu sudah merupakan ijma' seluruh kaum muslimin berdasarkan hadits-hadits 
yang shahih.Jadi tidak bisa diterima kalau ada yang menyatakan gugur dengan sebabnaskh. 


Hal yang sama juga berlaku pada hukum rajam bagi yang selingkuh (sudah menikah). Mungkin itu 
disebabkan salah menafsirkan AS. An-Nur (24| : 2: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 
berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orang-orang yang beriman., dengan tidak melihat bagaimana penjelasan Rasul saw 
tentang ayat ini. Dalam Tafsir Ibn Katsir saja sudah disajikan hadits-hadits shahih dari Nabi saw 
yang membedakan hukum jilid bagi yang belum menikah (seperti dimaksud AS. An-Nur (24J : 2) 
dan hukum rajam bagi yang sudah menikah. Di sinilah kesalahan fatal ketika otoritas keilmuan 
tidak dihargai sebagaimana mestinya. 

(11 Hasil penelitian yang pernah dimuat di majalah RISALAH edisi Desember 2008 dan Maret 
2010. 

(2| Ahmad Hariadi, Yassarnal-@ur'an, hlm.115-116, keterangan no. 170.Pemenggalan paragraph 
dari penulis. Ketika tulisan ini dibuat, penulis belum dapat informasi terbaru apakah sang penulis 
sudah mengoreksi pendapatnya atau belum. Jika memang ternyata sudah, maka sudah 
semestinya tulisan yang disajikan pada makalah ini dipahami sebagai “contoh pemahaman keliru” 
tanpa harus melihat orang yang menyatakannya. 

(3) Majalah Risalah edisi Januari 2010 

(4) Shahih al-Bukhari kitab al-'Ilm bab kitabah al-'ilm, no. 113 

(pb) M.M. al-A'zhami, Studies in Early Hadith Literature terj. Ali Mustafa Yagub, Hadis Nabawi dan 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1043 ) 043 


Sejarah Kodifikasinya, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, Cet. II (Cet. 1 1994), hlm. 106-302. 

(6J Shahih Muslim kitab al-mugaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 27 

(7| Shahih Muslim kitab al-mugaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 26 

(8) Shahih Muslim kitab al-mugaddimah bab fi annal-isnad minad-din, no. 32 

(91 M. “Ajjaj al-Khathib, Ushulul-Hadits, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 263-264 

(10J Studies in Early Hadith Literature, terj. Ali Mustafa Yagub, Hadis Nabawi dan Sejarah 
Kodifikasinya, hlm. 583 

(11) Fath al-Bari kitab al-fitan bab kaifa idza lam takun jama'ah. 


| Sumber : http://pemikiranislam.net/2011/02/mewaspadai-virus-inkar-sunnah/ | 
0411. ALLAH ADA TANPA TEMPAT 


MENURUT ULAMA DI BAWAH INI : 
HN OA DO yan ya dil 20 gia Tinadl Jl Of (le Urgey RI AA pa Ii S3 
U— OYI yag OKA Yg 5 0) 1 Anni Le (— 40y as SP JP Udan ANJI Akal, Jade Goal An jill lanang daya luan JB 
(CL 333 | ye) S3AI pasa BY BA og BA) LO Ih ll OS —ae —L le. 


3 Gio dekan 0 ab Or NOS Lon pemo ad La 2 yel) .— "3 pall HIU Jeon Ai oya UM Of 055 oya) 1 Lal JL, 
Ju 43/17 |. 


A— DIK EN SI AI eat Ay deni UD IA ASI ng JP or aa IP Gaal aj ay! Jala all J3. 
Jenan old SA (4/ 380) |. 

5-— Ode Bold! HET. (Isya OK MAY GAN AI cat) 3 Lal Jus, (41 380) I 

Oa Ce BAN Ot png ya 1 Ai La (LAB) take BN Olga tamat ega AP CA aj Up PI AAS Gr Gol! jae pLYI JB, 
—D "uje ai bas os 2 OS dg luas OK ob GOS Ja Yyat OS ab eos j3 Bel AB ebi di ea. 
LED ee LA yA dl Gg so. 

Ida da, MA dki La il CAN ph Gildi elale pala sort (—2 150) d2 AI 02) CU Gpp Olanil! List pal Agil! pLYI JB 
AAN 3 PEN SN AAA Go, S3 | al 1 Hill dilas Ong Aa OS NY, AS Ny dadi DG mega neh Ra 3 bg Ogah olpg BANI 
(137 136 lo» MEI SV). 

8-3 GB de Ia Alay ML No) Hima LN" Ga Ker Vy dai Yy HS IL All JAN Ja AI, "1 Ang USG Lal JEy 
(138! SV al. 

I— Sada Ia OS Lal GL Ot Jd OA Yg Ilas AI OS Jas Ria pa JUS Kls AI sal Jd J cab es" Lal J3 
(25 lap) GPS Gak Lian gl Jill Anya yana Jaana) AAA | Meh JS Gile yag Ceng Yg Gl Yy ol. 

LO popo PAI m3 Jajal Bil yag ale JI taat Ae) Renon ad OS Of pon gal PI Ce Ily dilbama AL Ob "3 Lal G4 
LIS oa Al Sl Al OS ah jga ale Jah LAN agak Jl Leles OS 3 endless eneg PASI SL) Gale ya Ul elit OLS jl ea laml 
MM Ve Nge. 


Pee Ip ap ae TS ly) SV II 3 GS je Ig «(2 Ip) GAN Taken Kon al Jill) Reya yan no! US 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1044 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AS Neko ok 


Ako UT OP LL AI ye Rak Gak Lyon pas) Sila OTO yagjay Tata peondil O yang pd! Kelas! slesol Ramemll Rob! ale pa po dy Nag 
Sab 2) 3 aa GP (md it la Sai tangis AN ay Telo 2 pelali gili O pang Cemal 3 el IA Gaal Keladi ego opa 
HI sale Je tulai. 

O yaa csi Aiiaak! Ian elo OA ya Ur Aid Lama diy LS 3g Lay yang Olla Gel yan date JA adl! Cai Air Gl eat ol II jl oil, 
Bis Tea Iis God emmemill Jae pegiat ya NI OA NY Aper Yg) HS dyonya AN Okay Ja Bp Ie 3 yaa ye Jl da 
Aa goal Sekai bd Tae coil SL BSI EN Ud SP aldi OI 9 Rammmll el SL Ted ore Nyad j Lil BLU 
JP Je NS ae MIS S3 J2 Lay Ud JENIS IP Cigasi al SY 1 Day denah Lihon AAB Citoler dmda Jaly Rate gal Jal pagar Ie 
km Gi! Belai2 ya ed! laka 3 | — 14 08 pts 9 5 (2.316 jam 427 Ny) 3 "Olakag Yg lal Oliii Y OLS JI AS) adal 
Hr JB Selai AN galon Gil Ore OS Ng JUS Cpliis Tag A03 Agan opal Jing olas Kal Jl elus OjyA das) de Al Ja ol 
ag ya" Wala JP Ae ISI Aan AMS S3) 03 Lay (BOLA Boy) (lesliS aa pit Kia Un) 2dlat UI Oni dala, ga 
Ra Laka gl IU gaji Re IP R3 Gp TAS aya Lal (12 1988 pte 9 D6 5 Ja 1 32 y0y HAMA ga Skil JI le 
Ab Sally Jaa SAS Ge CIA gi Ge AN of gang Je sd UU ye. 

HIT ya WS GL Oku yi Ulasan LP Urdu! Unila Of le Nila Laga JI dalonnal! ya) dia Ulang G2 Golea 3 NYI slle Gal JS, 
O palu! Hjly3 Ilang cos ily any Ad Gjl2 AS Pl Ol cell Welas 09 dB YUL JI IL JUN Of 3 yaa oa ya le R3 aya AI 
Syot Ie mmboy BI Aunty Al le Obb! youtu Gya NI Menang Yy Aebila Y Sile yp Lil, 

Cool! Gn Bekali! Bakal oa Dg pig Ig lo y Aiimepetanl Raga Of Bp SYYAS oya Kebab ad Gd AN ASI Nila 3 La Lal ag 

af Pr ed Aemae Dasa Dn oa 9 akan | (LA) PJU SSI, dalah 3 pe Ia Uas Lp GP Unit Lan plang 
Jt Camel Sila! Blake EK pad! lia. 

dolkany hatgt tan Kl ya LAS Salad Ae ANA ALS HNS Ai Oak erelaal GA FP Jay, 

PIA el Ai AI oa Yg PA Aa di" JB ya NAS MPI Gd el Oo SAY dis ob am gd eLYI Ul, 
MEI LS pala nda ngk SAS Cl Ai jay Rebel Ya ya LIS OA Any Jb ae la Al Jaa ola bla JB OS 
AI ye SU, Rb RD mr Gl AS Jalak Ilat DOKU PAI Ela! OT OS Re. 


ay UG Of pra JA Ia OI" 2) dai La Riki Gd ola Ola 3 Gal JAN UUS AAS Ol Ae 3 JI ALYI geidl JL, 
aly olah! Joel ya (adi Aa oat OT Ud Yg" (2) Sia DL AA oil NS SILI da Da dal AI" dbaa ygd USA Gpal Ol mayit 
panah (2) 198 Pop SV AAA la oi ya ea Ob aa SY II ob GI de db alas (Op) — "la de slseYI om 
Hui.) 

11 yag OSN Ge OS Yg OLS les dil "3 ani La (yo 204) p5LI ca pulas SB mol 3 Lagi LI JG, 
24 25 nahi Sola! SEN) .—Al " dilis 3 Jased! V4 OLS G set Ale LV OM dil Jd OS LS AI ti de) 

12-— S5 Ad ding YAI ol eta Cm pa dis AI ny (241) Il! Jatoe AAS or MAT AL As yah Jalir Agtml play! Ul, 
BI play! Nila JP Gray! Algor Cta yA Lag "1 dai La mn al JB din LA ye Sl Ad Una! ya OS Ai gatal pon yah al 
LL | Apa GAN | 1 ae el AI Ole) LASE Un TI aa esa JB Al oa Agama). 

13-— ani Le (245) Sore UII 15 JANJI Gea JL4 : 

Pakai JS Ge ali yag Mg bah gi II yh 


Yg aa Aa Yg "AS yak HS, Ld NY 


JA oa GA Gada cr Ty AA H3 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1045 ) 


AN "My LSI ye Ibas day PP Ab HL —y dala He pl 
Desah 0g! 33 Aan INI io (91388) | 
0415. A@IDAH AHLUS SUNNAH WALJAMA'AH 
kelak! Rul jaf Bu,in (3 
Cokek! oya BESI SI yandl y Reladel 4 inai Ja pA ) 6 Ter BIAN Jaa de JS Al el Ol Aas Anal Brg Saus 3. 
lay Ann y Ty AAS Val de BI elo 4 coy hi MA, 
BEP NE 2aa V9 Calun LON Cm Lae plan dj Ld Lap Yong BUY AL Y Ol ttg P3 afi Elang Ay ai UP 2 Amy » 


Ce AS mag ali Yg Ade Aa Ty SU dg ey dg akad 4 aamo Ai aa Yola Yg 6 IS elaalY Goal la e dil es 
md maan! yA). 
SAS Ain Yg ghe ag BAY 3 6 OI lia ng € UU, OLI ye oaia Jl ly 
415 d/415 
BUS) SAB lay 4 Akar Haa dala #lataal Knlal CAN only AB GNI Mang Aa Abg le yaa. 
datar ab) tepi IS deg Ol Jae oya OLI AI ya sanga JS on Ka il). 

“ - aa Pe Na 02 YAI. 04 aeP - £ 28. 
IS si IS ega nah ISIAN OA SA Ji IPA ci Lay PIN Ipad ga H0 Ny Ri Ol ag 
HB JAE ya UN) op ah Lay «Tae ea JS Gaal 3 4 ale pi JS Bell Ay € pala ea JKU9 Cai su JS de Jl dl, 

2 - 5 Pan nd 0... 0 2 2. ch o.g Paud 2 30 - -- 0 0. Y.-0 2 No # 
(oma AS PL db Yg ab Yap P0 SLB Gt Yp Leak Y) Bo uya Jaka Lay pada Al PU plug) taiely modi pl. 
Sad Len age Sh dang Bli YP pa ad adi al ja hr ya GAS OA Al OatbadI jaa 6 SSI Anya Jl el, 
Maan Lanal aj Opo Lag af pd Oyong pu Ol Je mala HE ata jp. 
SE NS data Ye al 3 DK in 4 mn ga Ily 
416 d/416 
Ty dada DI Jo AAS gang 1 Ai Je JA MLS 4 AAN MIS pelan OT Ol . 
Jia sa ya AR Gs ya palang «Ala Yg Cltn AKA GA yyadd 4 sig HS Ah Sipaily pall Ad BJ € segi ISI EN Song el 
Dafa peng Jai Un Jay Y elit oya seagy 0 ella sa. 
2 

SP Ob H Ale Ga Ulat Album Al Ily Ga ALI dede CV) CPI Ab no pan Yee Jae aa Ga JW al, 
9 la Sai SALA Gg la Al fb Alay Lay ob Lala Gg Jadi Ol dy «Aly Sl ai «ob UB Yg pede LA cl 
DJI Dal pnpale Alat Aini (le MAh oole Je Rorly tell Diy 4 Yang LeXo solll Je meilu. 
pay Oam Ay 1 1g AN Alang Jgaan Ig AI dpl AS YK aga. 
del) ANA Ig ot Ge read GI Say ABU € pemally DAY 4 EL SAI JL alan € dyunng Dl ane Tana DI gs 
pakean AI H Aalony RAR JBS AI gasal) RL Gl CU « 
417 d/417, 
Ag gp Ol 3 da2 DST Jaka Val 9 CAPASI 9 Aset 4 Aipda Shandi Gale ja AI lg BSA ct mal ola Unta Aga «cal dal ala 
SI BAN ia ayal oya da2 poet yA elo La pat 4 lang Ala AI ola dana yaa Ji Miloug, 


knaall Ja dplalagg « Real JaY HAN ani oyaja Oly Ball y ypdly deng ye 4 Ayak ASI) Kia Jpg syaa OR 1 SMS yag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1046 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Il 6 deng mala dl Ad Oia Old OT y Kel) CI Cia Oma SBL gl II TON 9 SAI ye jl Ang Lah ap Ol) 


din Ups GAM euy lt AI ho AAS Lagi JP) mie La de 2 yak page yag bl peadlay € lady Hlind Las Ojg GI Ole yag ol, 
LA ga ag RM Je jd Oa 

ag Ale Al (lo harus oo pal bi asus Of, 5 usa 3 oeLadi, salad 3 « stage 4 otaku! & el Asluty Rak of, 

Led ME Y ah dg Ja ya JII Je ya El h yap Ol, 


418 (1/418, 

Al 04 Cent Oly Oia Yg Hall eat HL 4 adl MN JUL 3 Oyale IAI, ASI Ja Ofy OLI ga 353 Jia a33 uya 
Oper PS Lin 3 Lag Ken Upah team € Teka ya Ta 

JUS yodiy JNE ala Le Ie lh AE 3 Ay Ogu os il Ol . 


GEN RaalaN Olg  pein AA 3 TAI VI pe EN Cet ll Sae (El € A3 ly dala AI Gabe AI Jyany Ponse Jali Aang Ul, 
ee Sgary Pre 51 HERI aa Kai JP 4 AAA Ollte Pe BJB jae Pe deal! Saga peng tele AI elo AI Jyaay Aa 
ALI mu pal Us peta Ling 6 opa pat dl Ol pb Capai 0g 4 Can peka y ade AI. 


xxx 
(Nashoihud Diniyah) 


2 Mumu Bsa 

Segala puji bagi Allah yang Esa. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan 
kita Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya. sesungguhnya kami mengetahui, 
dan mengi'tigadkan, mempercayai dan meyakini, dan kami bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan 
Allah yang Esa. tidak ada sekutu bagi-Nya. Tuhan yang maha Agung, Raja yang maha Besar. 
tidak ada Tuhan selain-Nya. tidak ada yang disembah melainkan Dia. yang Gadim, yang Azali, 
senantiasa ada, abadi, tiada awal bagi permulaan-Nya, tiada akhir bagi penghabisan-Nya. yang 
Esa tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatupun yang serupa 
dengan Dia, tidak serupa dan semacam, "tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya, dan Dia 
maha melihat lagi maha mendengar". dan Dia maha suci dari dilingkari oleh zaman, atau dibatasi 
oleh tempat, atau wujud sama dengan wujud seisi alam, tidak diliputi oleh arah, atau dipengaruhi 
oleh sifat baru, Dia bersemayam di Arsy-Nya sesuai dengan keadaan yang di firmankan-Nya, dan 
sepadan dengan makna yang dikehendaki-Nya, persemayaman yang layak dengan kemulian 
kebesaran dan ketinggian keagungan-Nya. 


Dan bahwa Allah maha dekat kepada semua maujud (yang ada), dan kepada manusia Dia lebih 
dekat dari urat lehernya. dan Dia maha penjaga dan maha penyaksi terhadap segala sesuatu. Dia 
maha Hidup, berdiri dengan sendir-Nya, tidak dihinggapi kelalaian atau tidur, Dia lah pencipta 
langit dan bumi dengan seindah-indahnya, dan jika Dia hendak memutuskan sesuatu perkara, Dia 
hanya mengatakan "jadilah" maka jadilah ia. Allah pencipta segala sesuatu, dan Dia pengurus 
terhadap semua itu. 


Dan bahwa Allah ta'ala, berkuasa atas segala sesuatu dan maha mengetahui terhadap segala 
sesuatu. Ilmu-Nya meliputi semua perkara dan menghitung semua yang ada, tidak ada sesuatu 
pun yang terlepas dari ilmu Tuhanmu, seberat atom sekalipun, dilangit ataupun di bumi, Dia 
mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1047 ) 047 


dari langit dan apa yang naik kepadanya, Dia senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada, 
dan Allah maha melihat segala yang kamu lakukan. Dia mengetahui yang rahasia dan yang 
tersembunyi, mengetahui segala yang di darat dan di laut, tidak sehelai daun pun gugur melainkan 
Dia mengetahuinya, tidak ada sebutir biji di kegelapan bumi yang basah dan yang kering, 
melainkan tercatat di dalam kitab yang terang. 


Dan bahwa Allah ta'ala. maha mengetahui segala yang dijadikan-Nya, dan maha pengelola atas 
segala yang diciptakan-Nya. dan bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi, baik atau jahat, 
mudharrat ataupun manfa'at, melainkan dengan ketentuan dan kehendak-Nya. apa yang Dia 
kehendaki bakal terjadi, dan apa yang Dia tidak menghendaki tidak bakal terjadi. sekiranya 
sekalian makhlug berkumpul untuk menggerakan seekor semut, atau menahannya bergerak di 
alam ini, tanpa gudrat dan iradat-Nya, niscaya mereka tidak akan kuasa menggerakan atau 
menahannya. 


Dan bahwasannya Allah ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Dia juga berbicara dengan 
kalam gadim 'azali, tidak meyerupai percakapan makhlug. dan Al-Gur'anul adzim adalah kalam- 
Nya yang gadim. dan kitab-Nya yang diturunkan atas Nabi atas Nabi dan Rasul pilihan-Nya, 
Muhammad Shalallahu alaihi wasallam. 


Dan bahwasannya Allah ta'ala maha pencipta atas semua yang ada, Dia maha pemberi rizgi, 
maha pentadbir dan pengelolah terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini menurut kehendak- 
Nya, tidak ada yang bisa menentang perintah-Nya, dan tidak seorang pun yang menyalahkan 
hukum-Nya. Dia memberi kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan menahan siapa yang 
dikehendaki-Nya, Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya, dan menyiksa siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan-Nya, tetapi mereka yang ditanya. 


Dan bahwasannya Allah maha bijaksana dalam segala perbuatan-Nya. maha adil dalam 
keputusan-Nya. mustahil terjadi suatu kedzhaliman atau penganiayaan dari pada-Nya, tak 
sesuatupun yang wajib atas Allah terhadap manusia. sekiranya Allah ta'ala membinasakan semua 
makhlug-Nya dalam sekejap mata, maka Dia pun tak bisa dianggap dhalim atau menganiaya, 
sebab mereka semua adalah hak milik-Nya dan hamba2-Nya. tentulah Dia berhak melakukan 
kepada hak milik-Nya apa yang dikehendaki-Nya, "tetapi Tuhanmu tidak menganiaaya hamba- 
hamba-Nya, bahkan diberi pahala atas semua keta'atan yang mereka lakukan dengan kelebihan 
dan kemurahan-Nya. dan menyiksa mereka atas maksiat yang dilakukannya dengan 
kebijaksanaan dan keadilan-Nya 


Dan bahwasannya hamba-Nya wajib menaati-Nya dengan mematuhi seruan yang diajarkan 
melalui lisan lisan para Nabi-Nya 'alaihimu shalatu was salam. dan mengimani semua kitab yang 
diturunkan Allah, sekalian Rasul yang diutus-Nya, semua malaikat-Nya, dan @adar (ketentuan)- 
Nya yang baik dan yang buruk. 


0416. MAYIT TAHU ORANG YANG MENZIARAHINYA 


Mayit bisa mengatahui orang yang menziarahinya karena ruh mayit tidak akan hancur meskipun 
jasad mereka telah hancur, sehingga mayit akan merasa tentram karena telah diziarahi dan dia 
juga akan merasa tentram, seperti itulah yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abu al Dunia telah 
menjelaskan didalam kitab al Manamaat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1048 ) 048 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari al Fadlu bin al Muwaffig, dia berkata, “Aku adalah orang yang banyak menziarahi makam 
ayahku. Pada suatu hari aku mengiring suatu jenazah dan setelah prosesi pemakaman selesai, 
aku lalu pulang karena ada hajat dan aku tidak menziarahi makam ayahku. Kemudian diadalam 
tidur aku melihat ayahku berkata, “Hei Anakku! Kenapa kamu tidak menziarahi makamku?” aku 
menjawab, “Wahai ayah! Kamu lebih mengetahuinya dibandingkan aku.” Dia berkata, “Iya, demi 
Allah. Wahai anakku! Ketika kamu menziarahi makamku, maka tidak henti-hentinya aku 
memandang kamu dari saat kamu keluar dari lorong hingga kamu duduk didekatku dan kamu 
berdiri untuk pulang meninggalkan aku. Tidak henti-hentinya aku melihat kamu berpaling hingga 
kamu melewati lorong.” 


Dari Ibnu Abu al Muttaid, dia berkata, “Telah berkata kepadaku Tamadlar binti Sahal, istri Ayub bin 
Uyainah, “Telah datang kepadaku putri Sufyan bin Uyainah dan dia berkata, “Dimana pamanku 
Ayub?” aku menjawab, “Dia berada didalam masjid.” Tanpa berlama-lama dia lalu menemui Ayub. 
Putri Sufyan berkata, “Wahai pamanku! Sesungguhnya ayahku telah menemui aku didalam mimpi. 
Dia berkata, “Semoga Allah membalas saudaraku Ayub dengan kebaikan, karena dia telah banyak 
menziarahi aku hingga saat ini.” Ayub berkata, “Memang benar aku telah mendatangi satu jenazah 
setelah prosesi pemakaman selesai aku lalu pergi kemakam dia.” 


Imam Ibnu Hajar dalam Fatawi al Fighiyyah al Kubra telah menjelaskan kalau mayit bisa 
mengetahui orang yang menziarahinya dan dia akan merasa tentram dengan orang kehadiran 
orang itu, berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu al Dunia, 


aa 2) oat YP dala alang y kl ya den ab 
“Tidaklah dari seseorang yang menziarahi makam saudaranya dan duduk didekatnya kecuali 
saudaranya akan merasa tentram hingga dia berdiri untuk pulang.” 


Dan telah shahih hadits, 
.. 9. 0 GB. - Ao. GD oo AI XX od A8 0... 010 o o- da. 9 - 
MI le 2 3 BY A5 land Ll 3 ag OS syal MAT pada yag Aa ya La 


“Tidaklah dari seseorang yang melewati makam saudaranya yang mukmin yang dia mengenalnya 
di dunia lalu dia bersalam kepadanya, melainkan saudaranya itu akan mengenalnya dan 
menjawab salamnya.” 


Dari semua keterangan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa mayit tahu orang yang 
menziarahinya dan dia akan merasa dengan orang itu hingga orang itu selesai dan pulang 
kerumahnya. | Hakam eLchugdrie |. 


Zon Jonggol 

Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup sebagaimana para Syuhada. Firman 
Allah fala yang artinya : "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di 
jalan Allah (syuhada), (bahwa mereka itu ) mati: bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi 
kamu tidak menyadarinya.” (AS Al Bagarah (2): 154 ) 


"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada) itu mati: 
bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” (AS Ali Imran (3: 169) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1049 ) 


Rasulullah bersabda, “sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan sebagaimana 
engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam kubur)”. Dalam riwayat 
lain, Rasulullah ditanya, “apakah penduduk surga itu tidur?, Nabi menjawab tidak, karena tidur 
temannya mati dan tidak ada kematian dalam surga”. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi tabir 
kematian. Bahwasanya tidur dan mati memiliki kesamaan, ia adalah saudara yang sulit dibedakan 
kecuali dalam hal yang khusus, bahwa tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. Ruh 
orang tidur dan ruh orang mati semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 
Dialah Yang Maha berkehendak siapa yang ditahan jiwanya dan siapa yang akan dilepaskannya. 


Ibnu Zaid berkata, “Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat”. 


Al-Gurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan: “Kematian 
bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan 
kepada keadaan lain.” 


Salah satu cara Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara yang masih hidup dengan mereka 
disisiNya adalah ketika tidur (melalui mimpi) 


Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, “ruh orang tidur dan ruh orang mati bisa bertemu 
diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, 
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam ruh manusia pada dua keadaan, pada 
keadaan tidur dan pada keadaan matinya.”. Rasulullah bersabda : 


Sian LA Condong OP y AI alan Lao Madang OP (Ae Klari LAS SI LL PAS Ty IK) SI Uk 


SI &. 


“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 
mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al Gaadli pada Juzu al 
Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 
Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits 
diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih) 


Ummul mu'minin “Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di 
dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. 
Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana 
tertutup rapat karena malu kepada “Umar”. (HR Ahmad). 

Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, “Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan kriteria perawi 
hadits shahih ( Majma'ul Zawaaid vol 8 hlm. 26 ). Al Hakim meriwayatkanya dalam Al Mustadrok 
dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1050 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sama sekali tidak mengkritiknya. ( Majma'ul Zawaid vol. 4 hal. 7 ). 

"Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi dan kedua 
sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan mereka. Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda: 


(is GL Ale 25 nita VI ale Gak del ad ga Jera or 3) 


“Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk 
mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan 
kuburan itu.” (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-@ubur). Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bersabda: 


(AI dale 2g BP VI Ale pelanah LM 3 dig OS ya rt pia dal ya Lo) 


“Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di 
dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan 
menjawab salamnya itu.” (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al- 
Istidzkar dan At-Tamhid). Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 


SAE Al NG MS ab OS Ol ey stand Tyo OLS Ob LL oya Sling SI Je pi lesi o| 


“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 
mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 
kepada kami.” (HR. Ahmad dalam musnadnya). 


0428. MAKALAH : Memfungsikan SDM Menuju Kesadaran 
Tauhid 


Oleh Mualimin Ali 
Assalamualaikum wr wb, 


Kuwalitas jiwa amat bergantung pada kualitas akal dan kesadaran, kesadaran dimaksud bukan 
sekedar melek akan tetapi berkemampuan memahami dan merasakan adanya interaksi, kalau 
akal dan kesadaran baik dan sehat maka jiwapun sehat, begitupun sebaliknya. Maka 
kesimpulannya, jiwa seseorang amat bergantung pada akal dan kesadaran. Dan akal, serta 
kesadaran seseorang tidaklah statis melainkan bertingkat-tingkat seiring dengan kesadarannya. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1051) 


Kualitas jiwa ada 4 tingkatan : 1. Kesadaran Indrawi, 2. Kesadaran Rasional atau Ilmiah. 3. 
Kesadaran spiritual dan 4. Kesadaran tauhid. Dimana masing-masing tingkatan adalah 
menunjukkan pula kesadaran dan kualitas jiwa seseorang. 


- Kesadaran Indrawi adalah : Kesadaran terendah bagi seseorang, yang berfungsi ketika 
berinteraksi dengan lingkungannya, karena kesadaran mewakili jiwa maka kesadaran 
indrawi juga menggambarkan kualitas jiwa maka kesadaran indrawi juga menggambarkan 
kualitas jiwa terrendah. Dimana jiwa mampu berinteraksi dengan lingkungannya melalui 
panca indra yang cenderung materialis. 


- Kesadaran rasional / ilmiyah : Seseorang yang banyak pengalaman, akan berusaha 
memahami realitas kehidupan dengan mengeksplorasi lebih jauh daripada bertumpu pada 
panca indra, dan akan lebih banyak ambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Bahkan 
akan menyimpulkan dari berbagai penelitian. Khasanah menghadapi berbagai pengalaman 
hidup inilah yang kemudian disebut ilmu pengetahuan. 


la dikembangkan berdasar rasionalitas persoalan kebutuhan hidup manusia. Maka orang yang 
menggunakan berbagai khasanah keilmuan untuk memahami realitas hidupnya ini telah mencapai 
kesadaran rasional alias ilmiah. “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk 
manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Al Ankabut 43), dan 
Ali Imran 190, 191, Ar Ra'at 19, Al Ankabut 35, dll. 


s Kesadaran spiritual : Kesadaran Tingkat ini pemahamannya mulai bergeser dari 
rasionalitas menuju pemahaman yang lebih mendalam. Ia melihat adanya realitas tidak 
teramati oleh ilmu empiric dan pendekatan rasional. Sehingga rasionalnya bergeser 
bertumpu pada “RASA”. Rasa kekaguman yang mendalam terhadap realitas yang tidak 
diduga-duganya. 


la melihat dan merasakan suatu yang Maha Perkasa dibalik realitas yang dieksplorasinya, ia 
bertemu dengan sebuah Kekuasan yang tiada terperikan, yang mengatur, mengendalikan seluruh 
semesta dengan kecerdasan yang Maha luar biasa, dan ia melihat semesta ini sebuah Maha 
Karya yang diciptakan oleh yang Maha Pencipta. “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis- 
lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak 
seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?.” (Al 
Mulk 03), “Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadi 
(susunan tubuhmu), seimbang.” (Al Infitar 07), dan An Nahl 12, Al Haj 46, Al Ankabut 63, Al 
Mukmin 67 dll. 


s Kesadaran Tauhid : Inilah kesadaran tingkat tertinggi manusia, kesadaran ini didapat 
dari proses kesadaran spiritual dan membutuhkan cukup waktu untuk mencapainya. 
Cirinya adalah menyatunya seluruh pemahaman menjadi Tauhidullah, alias mengesakan 
Allah semata melalui seluruh sikap dan perbuatannya. Yang dalam islam disebut muslimun. 


Kesadaran tauhid muncul dari sebuah surprice dari perjalanan panjang dalam pencarian 
Tuhannya yang tidak kenal lelah, kemanapun kita menghadap selalu ketemu dengan Allah. 


“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Al Bagarah 115), 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1052 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Kepunyaan Allah-lah apa yang dilangit dan apa yang dibumi, dan adalah Allah Maha Meliputi 
segala sesuatu.” (An Nisa' 126). 


Betapa Allah meliputi segala sesuatu, kemanapun kita menghadap disitulah wajah Allah, dengan 
benda atau dengan apapun kita berinteraksi disitu juga ada Allah, sedang menghadapi apapun 
kita juga berhadapan dengan Allah, bahkan Allah hadir disekujur tubuh kita, mulai denyut jantung, 
tarikan nafas, geliat otot, percikan sinyal-sinyal listrik syaraf dan otak dll. Allah hadir diseluruh 
penjuru sisi kehidupan. 


Kita tidak bisa membayangkan jika Allah tidak hadir pada satu sisi saja walau sekecil apapun 
dalam kehidupan kita, maka akan menjadi awal keamburadulan kehidupan dan kengerian amat 
sangat tak terperikan. Allah berfirman “Allah tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (mahluk-Nya): tidak mengantuk dan tidak tidur, 
kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan di bumi”. 


Allah selalu dalam kesibukan mengurus mahluk-Nya “Semua yang ada dilangit dan dibumi selalu 
meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” (Ar Rahman 29). Apakah anda masih 
ada keberanian untuk berbuat sesuatu yang tidak disukai Allah ?. 


0476. TOBATNYA PERBUATAN DOSA YANG DIULANG 
ULANG DAN SYARAT TAUBAT 


PERTANYAAN : 
Ibnu Ahmad Alatas 


Maaf, ana mau tanya,apabila seorng hamba bertaubat dan dia menyesali perbuatan dosa- 
dosanya yang lalu ,kemudian di suatu hari dia melakukan perbuatan dosa tersebut,apakah 
taubatnya di terima ?? 


JAWABAN : 

Pengrajin Mukena Bordir 
Secara teori pasti dterima 
Nur Isna 


Allah ghofurur rokhim. Sebesar dan setinggi apapun dosa kita asal bukan syirik, insya allah 
diampuni. Kalaw bisa ya.. Taubat nashukha jangan taubat manasuka gitu. Malu sama Allah. 


Mbah Jenggot II 

Disebutkan dalam sebuah hadits gudsi, di mana Allah berfirman, “Seorang hamba melakukan 
dosa dan berdo'a, Ya Robbi, aku telah melakukan dosa maka ampunilah aku. Robbnya 
berfirman, “Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan mengampuni dan 
menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu” 

Kemudian waktu berjalan dan orang itu tetap seperti itu hingga masa yang telah ditentukan Allah, 
hingga orang itu kembali melakukan dosa yang lain. Orang itupun kembali berdo'a, Ya Robbi, aku 
kembali melakukan dosa, maka ampunilah dosaku. 


Allah berfirman, “Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan mengampuni dan 
menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu” 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1053 053 


Kemudian waktu berjalan dan orang itu tetap seperti itu hingga masa yang telah ditentukan Allah, 
hingga orang itu kembali melakukan dosa yang lain. Orang itupun kembali berdo'a, Ya Robbi, aku 
kembali melakukan dosa, maka ampunilah dosaku. 


Allah berfirman, “Hamba-Ku mengetahui bahwa dia mempunyai Robb yang akan mengampuni dan 
menghapus dosanya, maka Aku ampuni hamba-Ku itu'... dan silahkan dia melakukan apa yang 
dia mau...” (Diriwayatkan oleh al-Bukhori dan Muslim lihat: al-Lu'lu' wa al-Marjan (1754) dan 
lihatlah: Fathul Baari juz 13 hal. 46 dan setelahnya| 

hadits diatas bukanlah dalil bagi seseorang untuk menunda-nunda taubat, atau meremehkan 
urusan dosa. Tapi ini fenomena yang bisa saja terjadi pada seseorang, tanpa ia sendiri 
menginginkannya. Dan bila itu terjadi, ia tidak boleh berhenti bertaubat, selama hayat masih 
dikandung badan. 

Imam @urthubi menjelaskan, "Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini adalah: kembali berbuat 
dosa adalah lebih buruk dari ketika pertama kali melakukan dosa itu, karena dengan kembali 
berdosa itu ia berarti melanggar taubatnya. Tapi kembali melakukan taubat adalah lebih baik dari 
taubatnya yang pertama, karena ia berarti terus meminta kepada Allah Yang Maha Pemurah, 
terus meminta kepada-Nya, dan mengakui bahwa tidak ada yang dapat memberikan taubat selain 
Allah. 

Sekali lagi, kita sama sekali tidak berhak menunda-nunda taubat, dengan berpegang pada 
kemurahan Allah, rahmat dan ampunan Allah. Allah memang Maha Pemurah, tapi Allah juga 
Maha Perkasa, Maha Hebat siksa-Nya. Kita harus sadar, bahwa kapanpun maut bisa saja 
menjemput kita. 


PERTANYAAN 
She'Jasmine Ayda Az-zahra 


Kalo dosanya syirik bagaimana Mbah Jenggot ?? Pernah dengar tidak akan diampuni. Syarat- 
syarat rukun taubat nopo mawon Mbah? 


JAWABAN 
Mbah Jenggot 


Syirik tidak diampuni jika tidak taubat, jangankan syirik KAFIR sekalipun jika sudah taubat akan 
diampuni. Anda tahu sahabat Abu Bakar dahulu sebelum mendapat Hidayah adalah kafir ? 


Syarat Taubat Nashuha 
1.berhenti dari dosa yang dilakukan (jika syirk maka ia harus berhenti dari syiriknya ) . 


2.menyesal (kalo ada orang pacaran ngaku taubat tetapi dalam hati ga ada penyesalan belum 
masuk taubat tuh ) 


3.Berjanji tidak akan mengulangi 


4jika berkaitan dengan Haggul adamy maka harus diganti / minta halal pada orang yang 
bersangkutan. misal pernah nyuri/gosip seseorang maka harus mengganti barang yang dicuri 
atau minta halal pada yang bersangkutan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1054 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0479. BIDADARA SURGA UNTUK KAUM HAWA ? 


PERTANYAAN : 


Fauzan Dilarang Goblok 

Dimanakah Surga untuk kaum wanita ? 

1. Jika kaum laki-laki mendapatkan puluhan bidadari di surga, apakah kaum wanita juga 
mendapatkan puluhan bidadara? 

2. Jika seorang wanita menikah 2x karena suami yang pertama meninggal, dengan siapakah dia 
akan berkumpul di surga? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
BIDADARA WANITA DI SURGA. Bidadara wanita yang masuk surga adalah suaminya sendiri 
semasa hidupnya di dunia. 
bsa elaig pb 3 eensin Adel Jaa SL AS play Ula 3 WA las oya orng Jari Oh, 


Bagi orang laki-laki terdapat dua istri dari wanita-wanita istrinya semasa didunia, dengan demikian 
diketahui bahwa pria penduduk surga semuanya dalam kesamaan mengambil istri dari golongan 
bidadari serta wanita-wanita dunia. | Alfataawaa Al-Haditsiyah 1/236 |. 


1. BIDADARA WANITA YANG PERNAH MENIKAH DUA KALI 
Lena OLS Kilo pegiat oat HE 1 JG adil 3 OS La Olery3 LM GW 0G BLN AI Jay G1 IU Loe el ol 
kak pl 3 Laba Bl CI (BANI AI pH ym K3 Kemen pb e Leyj OB Lag 
DS ia Coy bi Jis 4 Ui pegi Je 52 UI Rak pI Go) 2 BJB (lag alel ae) ai Ol Lae Al nh 
BAYI, bia pH game R3 Kakan pi Lo dateng WA lo 3 Ui gim). 
HA ny elo all Gi Eagako OLU Lalu plg Rao el ye Oladl Olla : cd op / 


BAY ol Elojl ala Lang LS Ab Hj Taman G IL ya Ie JSI Ja Ob Lag AAL OSAY WI Y 1 le 
adib ng 0 de BBI Ja Un Lela PU aaile OY A2 AY OB Ll Inai IL ataly SL PUS 
JI S3 pb 4 peta JS Hanan (UBIN ly la melly Lilo pegi Jt BALAI Ga peti H3 Att elS Lap 
Ga Ra pi agan ya Aan Uang 6 er palad Aan me AA gelas! aan Lb pegin JSI leg 3 3 ALAN Hr ai 
Sy dilan Aly 0 Ifan 23 Ardi (NS oya Gd dily Cab DAA mail Of gelas Lagis Ulas AI 2) Lalu 
Hp kong NIS pall bei. 
Dalam permasalahan bidadara bagi wanita di surga yang pernah menikah dua kali semasa hidup 
di dunia memang terdapat beberapa macam Hadits : 


1. Memilih suami di dunianya yang paling baik akhlaknya berpijak pada hadits riwayat Anas dari 
Umi Habibah dan dari Umi Salamah : 


“Saya berkata, “Wahai Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pernah menikah 
dengan dua, tiga, atau empat laki-laki lalu meninggal dunia. Dia masuk surga dan mereka pun 
masuk surga pula. Siapakah di antara laki-laki itu yang akan menjadi suaminya di surga?” 


Beliau menjawab, “Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu dia pun memilih 
siapa di antara mereka yang akhlaknya paling bagus, lalu dia berkata, “Wahai Rabb-ku, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1055) 


sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik akhlaknya tatkala hidup bersamaku di dunia. Maka 
nikahkanlah aku dengannya. Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi 
membawa dua kebaikan, dunia dan akhirat.” (HR. At-Thobroony). 


2. Bidadaranya adalah suami terakhir berpijak pada hadits riwayat Imam Thobrony 
KAI ky ii 
“Seorang perempuan (di surga) diperuntukkan bagi suaminya yang terakhir” (HR. At-Thobroony) 


Sebenarnya tidak ada pertentangan, sebab hadits riwayat Ummu salamah memiliki beberapa 
kemungkinan yang bisa beriringan dengan hadits yang ke dua, diantaranya : 


1.Wanita yang pernah nikah dengan beberapa suami kemudian dia ditalak oleh semua 
suaminya maka kelak di akhirat dia di suruh memilih yang terbaik akhlaknya dari para mantan 
suaminya 


2.Wanita yang di tinggal mati suaminya padahal sebelumnya di pernah nikah dengan lelaki 
lain, berarti wanita tersebut. juga memilih (kelak di surga) berada pada suami yang terakhirnya 


3.Wanita yang di tinggal mati suaminya dan dia menetapkan untuk tidak menikah lagi, diapun 
artinya juga memilih (kelak di surga) bersama suaminya. (AlFataawaa Alhaditsiyyah Li Ibni 
Hajar 1/36). 


2. BIDADARA WANITA YANG SUAMINYA MENINGGAL 
BLA Op Goomel Au UU JUS Aj) M3 ES Latul ost Ueale Tapa OS plgall oa mejh L Kis Kal ee us 
Had 3 Laga Rar ola Taj Ay Lee LA Elo pay MOS II 


Dari Asma' Binti Abi Bakar adalah Asma istri Zubair bin 'Awam yang saat itu sakit keras, Asma 
mendatangi ayahnya dan mengadukan keadaan suaminya, Abu bakar berkata "Wahai anak 


kemudian wanita tadi tidak menikah lagi setelahnya, keduanya dikumpulkan di surga" (Alfataawaa 
Al-Haditsiyah LI Ibni HAjar 1/168 dan 36) 


3. BIDADARA WANITA YANG BELUM BERSUAMI 

Kal Abel Lay tepat alay ya Lagi yan Gan ar OLI Ulkor3) petia Cal JSI 2JU pelag Ale Al lo al Ol. 
Setiap orang di sana memiliki dua orang istri, di mana dia dapat melihat sumsum mereka dari balik 
dagingnya. Dan di surga tidak adabujangan” (HR Muslim) 


Imam nawawy dalam syarh alMuslim XVII/171 mengatakan " A'ZABU adalah mereka sewaktu di 
dunia tidak beristri". Berarti wanita yang belum nikah di dunia bisa masuk dalam hadits ini karena 
satu orang lelaki beristri dua, yaitu bisa wanita yang belum nikah atau wanita yang suaminya tidak 
masuk surga sebab di surga tidak ada istilah BUJANGAN (Ik/pr) ataupun DUDA/JANDA. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab. 


0487. Berziarah KUBUR di Hari JUM'AT 


PERTANYAAN : 

Reynitha Alhawra LovEkin Zungoku 

assalamu'alaikum. .mw tanya. . Apakah ziarah kubur tiap hari jum'at itu bid'ah. .? maturnuwun 
JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1056 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. BERIKUT SEDIKIT KETERANGAN HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI PRIA 
WANITA SERTA DILAKUKAN DIHARI-HARI TERTENTU SEPERTI HARI KAMIS, JUMAT DAN 
SABTU 


SES LS 1 pelama pae Ser Jd yetin Cyadaah p3 Bob) 2111 0 ( Aeimdh SISA YI ) 3 Uta! Joni dee paddl JG 
ME Bo Uta elo y Ale ai ab al LS Of Tag Kab sll lay Ul RAI SSS UB Lagugi el Su 

Moy Dai Jay "Teng IS GA gag AI Jl pal IS Of PP Uya oh Reykiad Ara S3 yag Gaal 
Vla 4 Ola Tika 3 Gb Ja 6 UII ya LS Bakadin yeee de Uda dg Ad! ala II Jd ob Osf If Lezat 


2 Sy dala Inai py1g Omset Aga Tabs Boleh AS, 6 BNI Sig Ala) JSI Jawara Bobol oya JUS YI ning 
Camat (33 

Berkata as-Syaikh “Abdul Mu'thi as-Sagaa dalam kitab al-Irsyaadaat as-Sunniyah “Berziarah 
dikuburan orang-orang muslim disunahkan bagi para pria berdasarkan hadits riwayat Muslim “Aku 
(dulu) melarang kalian berziarah kubur, (sekarang) berziarahlah karena ia mengingatkan kalian 
pada akhirat" 
Sedang bagi para wanita ziarah kubur hukumnya makruh bila bukan kuburan nabi,orang alim, 
orang shalih atupun kerabat, sedang menziarahi kuburan nabi dan orang yang telah disebutkan 
sunah baginya bila kuburannya masih dalam satu daerah atau diluar daerah saat ia bersama 
mahramnya. 
Kesunahan ziarah baginya dengan ketentuan seizin suaminya atau walinya, aman dari fitnah dan 
dalam perkumpulannya tidak menimbulkan kerusakan seperti pada umumnya bahkan yang 
menjadi kenyataan dizaman ini, bila tidak demikian maka keharaman ziarah baginya tidak dapat 
disangsikan. 
Disunahkan memperbanyak ziarah dengan tujuan supaya dapat mengambil pertimbangan, 
peringatan serta teringat kehidupan akhirat. 
Kesunahan ziarah menjadi mauakad dihari kamis sore dan hari jumat dan makruh dihari sabtu”. 
| al-Irsyaadaat as-Sunniyah hal. 111 |. 


Ron 9 AA Hy RSU adidas Umukay La yag Up La gag Aredel ay ISU) 22 SA) BU Ha ga ) pil BL) 
Cb ebi pg mas ya ASUS 2 IPL Rela ay Ugo aya Bob AS Y 2 IPB AAU y bal CA Legaaia 3U 

LSI Jis pare) Jp Ika. Kanan pa ya 
Ziarah kubur disunahkan agar dapat mengambil pertimbangan, peringatan serta teringat 
kehidupan akhirat, kesunahannya menjadi mauakad dihari hari jumat dan hari sebelumnya (kamis) 
serta hari setelahnya menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berbeda menurut kalangan 
Hanabilah yang menyatakan “ziarah tidak muakad, tidak dihari tertentu juga hari lainnya” dan 
kalangan Syafi'iyyah yang menyatakan “Menjadi sunah yang muakkad mulai asharnya hari kamis 


hingga terbitnya matahari dihari sabtu” dan pernyataan ini sesuai pendapat yang unggul 
dikalangan Malikiyyah. | Al-Figh ala Madzaahib al-Arbaah 1/855 J. Wallaahu 'A'lamu Bis Showaab 


0497. HAKIKAT MAZHAB ASY'ARIYAH 


Banyak orang yang tidak tahu akan hakikat mazhab Asy'ariyah dan tidak mengenal siapakah 
ulama' Asy'ariyah dan jalan mereka dalam urusan akidah. Bahkan, ada diantara mereka yang 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1057 ) 057 


berani menisbatkan ulama' mazhab Asy'ariyah pada kesesatan atau mendakwakan bahwa para 
ulama' tersebut telah melakukan pencacatan terhadap agama dan menghina kesucian Allah. 


Ketidak-tahuan mereka akan mazhab Asy'ariyah adalah sebagai penyebab terpecahnya kesatuan 
(Ahli Sunnah) dan tercerai berainya mereka hingga sekarang ini diantara orang Islam yang 
mengikuti (Mazhab Asy'ariyah) dianggap sebagai golongan yang sesat. Tidaklah aku melihat 
bagaimana cara mensinkronkan antara ahli iman dengan golongan mu'tazilah yang merupakan 
pengikut aliran Juhmiyah? (“Apakah Aku akan menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang 
yang berdosa?”) 


Kaum Asy'ariyah adalah kumpulan para ulama' Islam yang menjadi benderanya hidayah, yaitu 
orang-orang yang ilmunya telah memenuhi bumi dari timur sampai barat yang umat manusia telah 
mengakui kemuliaan, ilmu dan agama mereka. Mereka adalah para pembesar ulama' ahli sunnah 
wal jama'ah yang mulia yang berusaha membendung penyebaran aliran mu'tazilah. Mereka 
adalah orang-orang yang Ibnu Taimiyyah telah berkata, “Para ulama' adalah para penolong ilmu 
agama dan para ulama' Asy'ariyah adalah para penolong akidah agama.” Seperti yang telah 
dijelaskan dalam Al Fatawa juz 4. 


Sesungguhnya mereka merupakan perkumpulan para muhadditsin, fugaha' dan mufassirin. 
Diantara mereka adalah : 


merupakan para imam mazhab Asy'ariyah, maka sudah pasti akan menjadi berjilid-jilid buku untuk 
menulis nama-nama mereka para ulama' yang mulia yang ilmu mereka telah memenuhi bumi dari 
timur hingga barat. Namun yang harus dilakukan disini adalah kita mengetahui beberapa 
pembesar mazhab Asy'ariyah yang sudah masyhur dan kita mengetahui kemuliaan para ahli ilmu 
dan keutamaan mereka yang telah melayani syariat nabi Muhammad saw. 


Lalu kebaikan mana yang bisa diharapkan pada diri kita bila kita menuduh para ulama' yang mulia 
dan para pendahulu kita yang sholih dengan sesat dan menyimpang dari ajaran yang benar ? 


Bagaimana bisa Allah membukakan untuk kita untuk dapat mengambil faidah dari ilmu mereka, 
ketika ada pada diri kita keyakinan bahwa dalam ilmu-ilmu mereka terdapat penyimpangan dari 
ajaran Islam? 


Syeikh Muhammad al Maliki berkata, “Apakah ada ulama' di zaman sekarang ini yang bergelah 
(Doktor) atau (Profesor) yang mampu menempati posisi Syeikh Ibnu Hajar al Asgalani dan imam 
an Nawawi dalam melayani sunnah Nabi yang suci seperti yang telah dilakukan oleh beliau 
berdua?Semoga Allah menyelimuti keduanya dengan rahmat dan ridho. Lalu bagaimana bisa kita 
menuduh keduanya dan ulama' mazhab Asy'ariyah lainnya dengan sesat, sedangkan kita 
membutuhkan ilmu mereka ? 


Bagaimana kita bisa mengambil ilmu mereka, jika mereka berada dalam kesesatan ? sedangkan 
Imam al Zuhri telah berkata, (“Sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian 
mengambil agama kalian.”) 


Tidakkah cukup bagi orang yang kontra untuk mengatakan, “Sesungguhnya mereka telah 
berijtihad lalu mereka salah dalam menta'wili sifat”. Lebih baik mereka orang-orang yang kontra 
mengikuti jalan tersebut sebagai pengganti dari menuduh para ulama' dengan menyimpang dan 
sesat. Dan kita sangat membenci bila ada orang yang menganggap mereka, para pengingkar, 
sebagai bagian dari golongan ahli sunnah wal jama'ah. Seandainya Imam an Nawawi, Imam al 
Asgalani, al @urthubi, Imam al Bagilani, Imam al Fakhr ar Razi, Imam al Haitami, Imam Zakariya al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1058 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Anshari dan ulama'-ulama' besar lainnya tidak termasuk bagian dari golongan ahli sunnah wal 
jama'ah, lalu siapakah ahli sunnah kalau begitu ? 

Sesunggungnya, kami mengajak kepada para da'i dan orang-orang yang kecimpung dalam urusan 
da'wah Islam supaya takutlah kalian kepada Allah dalam umat Muhammad, terlebih dalam urusan 
para ulama'nya yang mulia, karena umat Muhammad tetap berada dalam kebaikan hingga 
datangnya hari kiamat. Dan tidak ada kebaikan bagi kita ketika kita tidak mengenal derajat dan 
kemuliaan para ulama' kita.”. 


| Dikutip dari, Mafahim Yajibu “an Tushahhah, Syeikh Muhammad al Maliki, hlm. 120-122 |. 
0507. TAUHID (SIFAT JAIZ ALLAH DAN ROSUL) 


PERTANYAAN : 
Fikri Asim 
dg el AI. 
SPS IS Jas. 
Tulisan di atas itu sifat jaiz allah dan rasul mohon2 ustadz jelasin ya.. 
JAWABAN : 
Hadiro Maut 
ag pil yaa VI 


Al a'roodl al basyariyyah 


setelah huruf "ro" kurang alif karena kalimat itu adal jama'. "sifat-sifat kemanusiaan", artinya par 
rosul memiliki sifat-sifat bangsa manusia pada umumnya karena memang rosul adala bangsa 
manusia. seperti halnya manusia suka maka, minum, sakit, tertawa, menangis dsb begitu juga 
rosul. cuma tenntu saja, sifat-sifat manusia yang ada pada rosul hanyalah sifat-sifat yang 
sempurna yang tidak mengurangi kesempurnaan derajat diri rosul. 


Gila adalah salah satu sifat yang ada pada diri manusia, tetapi karena sifa ini menandakan 
kekurangan otomatis sifat ini tidak akan pernah ada pada diri rosul, jadi rosul tidak akan pernah 
ada yang gila. 


SP JS Jas 
fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu...(kelanjutannya) falaa yajibu 'alaihi syaiun. mengerjakan setiap 
mumkin atau tidak mengerjakannya, dan alloh tidak terkena hukum "harus" 


0509. Pengetahuan Tentang Yang Ghaib Bagi Para Nabi 
Dan Wali 

Ketahuilah, sesungguhnya pengetahuan tentang yang ghaib (ilmu ghaib) telah tetap dalam Al 
@uran, baik yang berupa dzati dan i'tho'i (pemberian), dan beriman kepadanya adalah fardlu 


hukumnya. Ilmu yang dzati khusus milik Allah ta'ala dan yang i'tho'i tetap pada para Nabi dan wali, 
seperti yang telah difirmankan Allah, 


0.9 P) 0-0 0-0 2... 


“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1059 ) 


(Muhammad). (AS. Ali Imran, 44) 

DA deni me li or LA 
“Demikian itu (adalah) diantara berita-berita tentang yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad). “AS. Yusuf, 102) 
“Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad). AS. Hud, 49) 


“Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi 
Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasu-rasul-Nya.” (AS. Ali Imran, 179) 

“. dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah 
sangat besar atasmu.“@S. An Nisa', 113) 


On y II Icon IG co Ba 


“Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.” TN Yunus, 22) 
tele bl 3 alinle YES oya Ray alus Ulas os Tea kelar yh 
“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba Kami, yang telah Kami 


berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari 
Kami.” (AS. Al Kahfi, 65) 


£g 2? y 9 


PA PN NP TI 


“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman as 2 hukum (yang lebih tepat) 
dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.” (AS. Al Anbiya', 79) 

Irta gal onlen uya IS Se Ulah SIA AE) Le Dt 1 535 LT 
“Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud as dan Sulaiman as, dan keduanya 


mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya 
yang beriman.” (AS. An Nami, 15) 


ana DB .. 


“Dan setelah Musa as cukup umur dan sempurna aa Kami berikan kepadanya hikmah 
(kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik.” (AS. Al Gashash, 14) 


gan PEP plat PM Up 
“Tiada sesuatupun yang ghaib dilangit dan bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata 
(lauhul mahfuaz).” (AS. An Nami, 75) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1060 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AA PA Ja yi Ye 
“(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada 
seorangpun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridloi-Nya.” (AS. Al Jin, 26-27) 
asa ca Je ya 25 
- sell bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.“@S. Al 
akwir, 


Pengetahuan tentang yang ghaib bagi Nabi adalah kulli, bila dinisbatkan kepada pengetahuannya 
makhluk, dan juz', bila dinisbatkan dengan pengetahuannya Allah, karena Nabi SAW mengetahui 
Lauhul Mahfudz yang didalamnya terdapat segala sesuatu sampai hari kiamat, artinya apa yang 
telah ada dan apa yang akan ada sampai hari kiamat, seperti yang telah dikatakan oleh 
pengarang kitab Al Burdah, 


Ag aa 3 
“Diantara Ilmumu adalah mengetahui al lauh dan galam.” 


Syeikh Zaadah (: Muhammad bin Mustafa) dalam mensyarahi bait itu berkata, “Sesungguhnya min 
(ye) dalam bait itu adalah berfaidah tab'dliyyah, artinya ilmu tentang lauh adalah sebagian dari 
ilmunya Nabi SAW, sehingga akan bertambah ilmu beliau tentang apa yang telah ada dan apa 
yang akan terjadi. Allah ta'ala berfirman, 


AA ea ea S3) 
“Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki- 
Nya. "AS. Al Bagarah, 255) 


Dalam Ma'alim Al Tanzil diterangkan, artinya mereka tidak akan bisa meliputi sesuatu dari ilmu 
ghaib kecuali pada sesuatu yang Dia kehendaki, yaitu dari apa yang telah diberi tahukan oleh para 
rasul. 


Pengarang Al khazin berkata, “Artinya Dia memperlihatkannya kepada mereka, dan mereka 
adalah para Nabi dan Rasul, supaya apa yang telah Dia perlihatkan kepada mereka, yaitu ilmu 
ghaib, menjadi petunjuk atas kenabian mereka, seperti firman-Nya, 

DA PA SJ 
“Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang-pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada rasul 
yang diridloi-Nya.” (AS. Al Jin, 26-27) 


Pengarang Al Kabir berkata, “Mereka tidaklah mengetahui yang ghaib kecuali Allah ta'ala 
memperlihatkan kepada sebagian Nabi-Nya pada sebagian yang ghaib, seperti firman-Nya, 


Ja up PI VI fa Ab Jo jelas SG 2 Je 
“(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada 
seorangpun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridloi-Nya.” (AS. Al- Jin, 26-27) 
Dalam Al Baidlawi dijelaskan dibawah ayat ini, 
Ig ya Aly Sya aa BU ca de Salad 0G 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi 
Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasu-rasul-Nya.” (AS. Ali Imran, 179) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1061) 


“Dan Allah tidak akan memberikan kepada seseorang dari kalian ilmu ghaib sehingga dia bisa 
melihat apa yang ada didalam hati, yaitu dari kekufuran dan iman, tetapi Allah memilih untuk 
kerasulan-Nya orang yang Dia kehendaki, lalu memberi wahyu dan mengabarkan kepadanya 
sebagian dari yang ghaib.” 


Pengarang Al Khazin berkata, “Tetapi Allah memilih dari para Rasul-Nya lalu Dia memperlihatkan 
kepadanya hal yang ghaib yang Dia kehendaki.” 

Dalam Al Jamal dijelaskan, “Maknanya adalah tetapi Allah memilih dari para rasul-Nya orang 
yang Dia kehendaki lalu Dia memperlihatkan kepadanya hal yang ghaib.” 


Dalam Al Jalalain diterangkan, “Tetapi Allah memilih orang yang Dia kehendaki lalu Dia 
memperlihatkan kepadanya keghaiban-Nya, seperti Nabi SAW bisa melihat keadaan orang 
munafik.” 


Syeikh Ahmad, pengarang Al Shawi “Ala Al Jalalain, berkata, “Kecuali para rasul yang Dia telah 
memperlihatkan kepada mereka hal yang ghaib.” 


Allah ta'ala berfirman, 

OI Ala OLI gl OA le gam 
(Tuhan) yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al @uran. Dia menciptakan manusia. 
Mengajarnya al bayan.” (AS. Ar Rahman, 1-4) 


Pengarang Al Khazin berkata, “Ada yang mengatakan bahwa yang dikehendaki dari (al insaan) 
dalam ayat diatas adalah Muhammad SAW, (Dia telah mengajarkan kepadanya al bayan), artinya 
penjelasan dari apa yang telah ada dan apa yang akan ada, karena Dia memberi tahu tentang 
orang-orang awal dan akhir, dan hari pembalasan.” 


Pengarang Al Shawi berkata, “Ada ulama' yang mengatakan bahwa dia adalah Muhammad SAW, 
karena beliau adalah manusia sempurna, yang diinginkan dengan al bayan adalah mengetahui 
apa yang telah ada dan apa yang akan ada serta apa yang wujud.” Seperti itulah penjelasan dari 
Sayyidi Maulana Syeikhul Muhadditsiin Ghulam Rasul Lailbury. 


Allah ta'ala berfirman, 

ga sa de aU) 
“Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.“AS. Al 
Takwir, 24) 


Pengarang kitab Al Khazin berkata, “Dia berkata, “Sesungguhnya Dia telah memberikan 
kepadanya pengetahuan tentang yang ghaib, maka tidaklah dia bakhil dengannya kepada kalian. 
Tetapi dia mengajarkannya dan mengabarkannya kepada kalian, dan dia tidak akan 
menyembunyikannya.” 


Allah ta'ala berfirman, 
“... dan Kami turunkan kepadamu al kitab (al @uran) untuk menjelaskan segala sesuatu. “AS. An 
Nahi, 89) 


Dan tidaklah Aku meninggalkan dalam al Kitab sesuatu. Mujahid bin Ibnu Suragah ra berkata, 
“Tidaklah ada sesuatu dalam alam kecuali sudah ada dalam Kitabullah.” (Al Itgan). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1062 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nabi saw mengetahui lauhul mahfudz yang didalamnya terdapat segala sesuatu sampai hari 
kiamat, seperti dalam firman Allah ta'ala, 


“Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.” 
(AS. Al amar, 53) 
oa AS SV ae AYI Pb OB YA Y 
“Dan tidaklah jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi dan tidaklah sesuatu yang basah atau 
yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (lauhul mahfudz).” (AS. Al An'am, 59) 
Pane JAN abi R3 
“Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar itu, melainkan (semua tercatat) dalam 
kitab yang nyata (lauhul mahfudz).” (AS. Yunus, 61) 
Pagi 
“Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (lauhul mahfudz).” (AS. Yaa 
Siin, 12) 
Shulthanul Auliya' wa Burhanul Ashfiya' Syeikh Abdul Gadir Al Jailani dalam Sirr Al Asrar 
berkata, “Beliau bersabda, “Sesungguhnya diantara ilmu adalah seperti sesuatu yang tersimpan 
yang tidak akan bisa mengetahuinya kecuali para ulama' Allah, maka ketika mereka 
menguasainya, maka ahli izzah tidak akan mengingkarinya. Orang arif (orang yang ma'rifat) akan 
mengatakan sesuatu yang ada dibawahnya sedangkan orang alim akan mengatakan sesuatu 
yang ada diatasnya, karena ilmunya arif adalah rahasia Allah ta'ala yang tidak akan 
mengetahuinya selain Dia kecuali pada apa yang Dia kehendaki, seperti firman-Nya, 
Aa ol 
“Dan mereka tidak mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah melainkan sekedar yang dikehendaki- 
Nya.” (Al Bagarah, 255) 
Artinya para nabi dan wali, karena mereka bisa mengetahui rahasia dan sesuatu yang samar.” 
Allah ta'ala berfirman, 
LI Dg KAA an KA Ap SK 8 Ja LS yag DA) AI ag 
(B5 3, SSI 
“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang 
lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikan dari padamu, melainkan kenistaan 


dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat 
berat.” 


Dalam Al Misykah Abdurrahman bin Aisyah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
Mn Mag AS aa Ju Si ba Ii Ui ea 3 J6 Do gd Ja Pan BN 
PI MN HL ena ga 
“Aku melihat Tuhanku azza wa jalla dalam bentuk yang paling indah. Dia berkata, “Tahukah kamu 
pada apa perkumpulan yang mulia berdebat?” aku berkata, “Engkau yang lebih tahu.” Beliau 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1063 063 


berkata, “Lalu Dia menaruh telapak tangan-Nya diantara tulang bahuku kemudian aku merasakan 
dinginnya didadaku lalu aku bisa tahu apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi.” 


Kemudian belaiu membaca ayat, 
“Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim as tanda-tanda keagungan (Kami yang 


terdapat) dilangit dan bumi. Dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang-orang yang 
yakin.” (AS. Al An'am, 75) 


Dalam Al Mirgah diterangkan, Ibnu Hajar berkata, “Artinya semua yang ada dilangit bahkan apa 
yang ada diatasnya seperti yang telah diambil dari cerita mi'raj, dan semua yang ada dibumi yang 
tujuh lapis bahkan apa yang ada dibawahnya seperti yang telah beliau ceritakan, yaitu dari sapi, 
ikan yang ada diatas bumi. Artinya sesungguhnya Allah ta'ala telah memperlihatkan kepada 
Ibrahim as alam malakut langit dan bumi, dan membukakan pintu keghaiban untuknya.” 


Dalam kitab Al Bukhari dijelaskan, Umar berkata, “Rasulullah SAW telah mendirikan suatu 
magam lalu memberi tahu kami tentang awal penciptaan sampai masuknya penghuni surga 
kedalam surga dan penghuni neraka ketempatnya, yang akan menghapalnya orang yang 
menghapalkannya dan akan lupa padanya orang yang melupakannya.” 


Dalam Al Muslim diterangkan, dari Hudzaifah, dia berkata, “Rasulullah SAW telah mendirikan 
pada kami sebuah magam yang beliau tidaklah meninggalkan sesuatu yang ada dimagam itu 
sampai datangnya hari kiamat. Jika beliau menceritakannya maka akan hapal orang yang 
menghapalkannya dan akan lupa orang yang melupakannya.” 


Dijelaskan dalam Al Musnad dan Al Thabrani, Abu Dzarr ra berkata, “Kami telah meninggalkan 
Rasulullah SAW dan tidaklah burung menggerakkan sayapnya kecuali kami mengingat ilmu 
bersama beliau.” 


Dalam Al Mirgah diterangkan, beliau memberi tahu mereka perkara yang telah lalu, yaitu dari 
ceritanya orang-orang awal sebelum kalian, dan perkara yang akan ada setelah kalian, artinya 
cerita orang-orang akhir dunia, dan keadaan semuanya diakhir perkaranya. 


Dalam Al Zargani “Ala Al Mawahib diterangkan, Imam Al @asthalani berkata, “Telah masyhur 
dan tersebar perkara beliau SAW diantara para sahabat akan bisa melihatnya beliau pada hal-hal 
yang ghaib.” 


Al Allamah Al Zargani berkata, “Hadits-hadits sudah mutawattir dan maknanya telah sepakat akan 
bisa melihatnya beliau pada yang ghaib.” 


Dalam Al Shawi diterangkan, yang benar adalah sesungguhnya Nabi kita SAW tidak akan keluar 
dari dunia ini hingga Dia memperlihatkan kepada beliau kelima perkara itu namun beliau disuruh 
untuk menyembunyikannya.” 


Dalam Tafsir Al Ahmadi dijelaskan, dan bagi kita untuk mengatakan bahwa ilmu tentang kelima 
perkara itu meskipun tidak akan memilikinya kecuali Allah, namun boleh jika Dia mengajarkannya 
kepada orang yang Dia kehendaki, yaitu dari orang yang Dia cintai dan para wali-Nya dengan 
garinah firman-Nya, 

“Sesungguhnya Allah ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal.” (AS. Lugman, 34) 

Dengan menjadikan lafal khabiir bermakna al mukhbir (- yang memberi berita).” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1064 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Syeikh Abdul Gadir Al Jailani dalam Al Fath Al Rabbani berkata, “Dan ketika seorang wali guthub 
bisa mengetahui amalnya penghuni dunia, bagian-bagian mereka, ta'wilan perkara mereka, bisa 
melihat gudangnya rahasia dan tidak samar bagi mereka sesuatu di dunia, yaitu dari kebaikan dan 
kejelekan, karena dia adalah satu-satunya orang yang dipercaya oleh Sang Penguasa, pengganti 
para nabi dan Rasul-Nya dan kepercayaan kerajaan.” Maka itu adalah keadaan wali guthub 
dizamannya. 


Dalam Al Fuyudl Al Haramain dijelaskan, telah dianugerahkan kepadaku dari langkah beliau 
SAW cara naiknya seorang hamba dari tempatnya ketempat yang suci sehingga akan menjadi 
jelas baginya segala sesuatu, seperti yang telah diceritakan dalam kisah mi'aj. 


Kemudian ditempat yang lain dia berkata, “Orang arif akan tertarik kedaerah kebenaran sehingga 
dia akan menjadi berada disisi Allah, lalu akan menjadi jelas baginya segala sesuatu, seperti yang 
telah dijelaskan oleh Maulana Syeikh Abdul Aziz dalam Tafsir Azizi.” 


Adapun ilmu ghaib yang dzati, maka terkhusus milik Allah ta'ala, seperti dalam firman-Nya, 
“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia 
sendiri.” (AS. Al An'am, 59) 


Oh ASIA SB TAN AI A3 ear SI 
“Katakanlah, “Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan 


tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku 
seorang malaikat.” (AS. Al An'am, 50) 


2 pd ama 2 PAN aa MEN IR 5 
“Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku menginginkan kebajikan sebanyak- 
banyaknya dan aku tidak akan tertimpa kemudharatan.” (AS. Al A'raf, 188) 


Si MA Ia Pur la 
“Katakanlah, “Tidak seorangpun dilangit dan dibumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali 
Allah.” (AS. An Nami, 65) 
Aa Ge bai Jia YM dl sate Ai s) 
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah 
yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada didalam rahim.” (AS. Lugman, 34) 
Adapun ilmu ghaib yang i'tho'i, maka sudah tetap seperti yang sudah dijelaskan didepan. 
Pengarang Al Hawi berkata setelah ayat ini, 
lala OLI UI aa SG gang 
“Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, “Bilakah terjadinya.” (AS. Al N'raf, 187) 


“Perkara yang wajib diimani adalah Rasulullah SAW tidak akan berpindah dari dunia hingga Allah 
ta'ala memperlihatkan kepada beliau semua yang ghaib yang akan terjadi didunia dan akhirat, 
sehingga beliau mengetahuinya seperti halnya perkara itu adalah sebuah keyakinan yang mantap, 
berdasarkan hadits yang telah datang, 


- - LAS 00 220 AI ago 0 0-4 
oa AS EN US les jaib GA JS cai, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1065 ) 


“Dunia diangkat kepadaku lalu aku melihatnya seperti aku melihat telapak tanganku ini.” 


Dan telah datang hadits yang menjelaskan bahwa beliau telah melihat surga dan segala isinya, 
neraka dan segala isinya dan yang lainnya, yang hadits-hadits tersebut telah mutawattir, namun 
beliau diperintahkan untuk menyembunyikan sebagiannya. (Al Shawi jilid 2). 


Al Shawi berkata setelah ayat dibawah ini, 

2 pd ama 2 PAN aa MEN LM IA 5 
“Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku menginginkan kebajikan sebanyak- 
banyaknya dan aku tidak akan tertimpa kemudharatan.” (AS. Al A'raf, 188) 


“Jika kalian mengatakan bahwa itu adalah musykil beserta telah terdahulu kalau beliau 
mengetahui semua keghaiban dunia dan akhirat, maka jawabannya adalah beliau mberkata 
seperti itu untuk bertawadlu' atau ilmunya beliau pada yang ghaib adalah ilmu dari segi keghaiban- 
keghaiban itu dipastikan kepada beliau untuk mengira-ngirakan sesuatu yang telah dipastikan oleh 
Allah terjadinya. Sehingga maknanya juga, seandainya ada padaku ilmu yang hakiki, yaitu dengan 
aku memastikan pada apa yang aku inginkan terjadinya, maka pasti aku akan memperbanyak 
kebajikan.” 


Al Nawawi dalam syarahnya berkata, “Tidaklah mulia kedudukan Nabi SAW kecuali ilmu tentang 
ruh. Bagaimana bisa, padahal beliau diberi ilmu tentang orang-orang awal dan akhir, dan dalam 
ayat tidak ada petunjuk kalau beliau mengetahuinya. | Hakam eLChudrie J. 


0510. AOIDAH (ORANG TUA ROSULLAH SAW BUKAN 
KAFIR ) 


PERTANYAAN : 
Pria Tangguh Sedikit Cengeng 


Benarkah orang tua rosulullah kafir ? Kalau tidak kafir apa hukumnya orang yang mengatakan 
orang tua rosul kafir ? Mohon pengkinclongannya,, 


JAWABAN : 
Mumu Bsa 
Firman Allah SWT : 
Ugay E Fa Caaian SU) 
“dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” 


Kedua orang tua Nabi wafat pada masa fatroh (kekosongan dari seorang Nabi/Rosul). Berarti 
keduanya dinyatakan selamat. (ini jawaban paling aman). 


Korban Perang 


Dalil golongan yang menyatakan orang tua Nabi masuk neraka adalah hadits riwayat Imam 
Muslim dari Hammad : 


» 1g Won 20 8 2. Mw wan Pj 2. - 9 MW S3 #3. W 
ASI d Sby Gal Ol Jl alas 3 Lala JII $ JB pad cal AU Jae) 4 JB Use) of 


Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah “ Ya, Rasulullah, dimana keberadaan 
ayahku ?, Rasulullah menjawab : “ dia di neraka” . maka ketika orang tersebut hendak beranjak, 
rasulullah memanggilnya seraya berkata “ sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1066 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Suyuthi menerangkan bahwa Hammad perowi hadits di atas diragukan oleh para ahli hadits 
dan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Padahal banyak riwayat lain yang lebih kuat darinya 
seperti riwayat Ma'mar dari Anas, al-Baihagi dari Sa'ad bin Abi Wagosh : 


ah BIASA ja SIA EL UN GUS Ab PI ATM UAP 
Sesungguhnya A'robi berkata kepada Rasulullah SAW “ dimana ayahku ?, Rasulullah SAW 
menjawab : “ dia di neraka”, si A'robi pun bertanya kembali “ dimana AyahMu ?, Rasulullah pun 


menawab “ sekiranya kamu melewati kuburan orang kafir, maka berilah kabar gembira dengan 
neraka “ 


Riwayat di atas tanpa menyebutkan ayah Nabi di neraka. 


Ma'mar dan Baihagi disepakati oleh ahli hadits lebih kuat dari Hammad, sehingga riwayat Ma'mar 
dan Baihagi harus didahulukan dari riwayat Hammad. 


Dalil mereka yang lain hadits yang berbunyi : 
Sal Ja egas 
Demi Allah, bagaimana keadaan orang tuaku ? 
Kemudian turun ayat yang berbunyi : 
(ai Ob ye dls Up Lali Lata gedu BULUf U ) 
Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran: sebagai pembawa 


berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab) 
tentang penghuni-penghuni neraka. 


Jawaban : 


Ayat itu tidak tepat untuk kedua orang tua Nabi karena ayat sebelum dan sesudahnya berkaitan 
dengan ahlul kitab, yaitu : 


Da Ge Sa Sel ea IN AK LL Bi il Jain 
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah 


janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu: dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus 
takut (tunduk) (A.S. Albagarah : 40) 


sampai ayat 129 : 
Sab aa DO OS Op ala OS WAS DL aa H3 
Semua ayat-ayat itu menceritakan ahli kitab (yahudi). 
Bantahan di atas juga diperkuat dengan firman Allah SWT : 
Up Li Fa Caaian SU) 
“dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” 


Kedua orang tua Nabi wafat pada masa fatroh (kekosongan dari seorang Nabi/Rosul). Berarti 
keduanya dinyatakan selamat. 


Imam Fakhrurrozi menyatakan bahwa semua orang tua para Nabi muslim. Dengan dasar berikut : 
Al-Guran surat As-Syu'ara' : 218-219 : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1067 ) 067 


Gm Gp BE "Ai Lan WA si 
Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan (melihat pula) perobahan gerak 
badanmu di antara orang-orang yang sujud. 


Sebagian ulama' mentafsiri ayat di atas bahwa cahaya Nabi berpindah dari orang yang ahli sujud 
(muslim) ke orang yang ahli sujud lainnya. 

Adapun Azar yang secara jelas mati kafir, sebagian ulama' menyatakan bukanlah bapak Nabi 
Ibrohim yang sebenarnya tetapi dia adalah bapak asuhNya dan juga pamanNya. 


Hadits Nabi SAW : 

(AAU ey JP Aa IL aa Ja Sal d )) AI Iya) JB 
“aku (Muhammad SAW) selalu berpindah dari sulbi-sulbi laki-laki yang suci menuju rahim-rahim 
perempuan yang suci pula” 


Jelas sekali Rasulullah SAW menyatakan bahwa kakek dan nenek moyang beliau adalah orang- 
orang yang suci bukan orang-orang musyrik karena mereka dinyatakan najis dalam Al-@ur'an. 
Allah SWT berfirman : 


Man de SA Ba G 
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis” 


Nama ayah Nabi Abdullah, cukup membuktikan bahwa beliau beriman kepada Allah bukan 
penyembah berhala. 


Jika anda ingin mengetahui lebih banyak, maka bacalah kitab “Masaliku al-hunafa fi waalidai al- 
Musthafa” karangan Imam Suyuthi. 


22 Mbah Jenggot: 


Salah satu syubhat yang ditujukan kepada kaum Ahlussunnah adalah tentang apakah kedua 
orang tua Rasulallah muslim. Menurut mereka, tidak ada dasar hadits yang dapat 
dipertanggungjawabkan, termasuk salah satunya adalah hadits: 


Wen 0 ya 0 ne B3 NO Ta an Ind 08. 0 La Pad we 2200 2W N BO - w.— 02. 0. NX - £ 2. Pn 
FP 3 J3 (ia Onja BL yag Ogmal Asis leg jab (lagi Aam Al Jay La aa KEJU Les Al yo) kilo ye 
Tan es) & Tn Lap Lot BIUS aa Sms Id ia m3 —i Ta De KE 

“Dari A'isyah rda. ia berkata: Rasulallah bersama-sama kami melaksanakan haji wada'. Saat 
lewat di Agabah Hajun bersamaku beliau menangis sedih dan susah, kemudian beliau turun dan 
tinggal beberapa lama, kemudian kembali kepadaku dalam keadaan gambira dan tersenyum, lalu 


aku katakan kepadanya dan beliau menjawab: 'Aku pergi ke makam ibuku, lalu aku minta supaya 
Allah menghidupkannya kemudian ibuku beriman kepadaku dan Allah mengmbalikannya lagi.” 


Hadits ini adalah dha'if menurut Imam as-Suyuthi serta diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam an- 
Nasikh wa al-Mansukh,I1) meskipun oleh Ibnul Jauzi dikatakan maudhu'. 


Al-Ajhuri mengatakan bahwa yang benar hadits masyhur tentang dihidupkannya kembali kedua 
orang tua Rasulallah adalah termasuk hadits dha'if dan bukan maudhu' ataupun shahih, 
sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Syahin, Ibnu Asakir, as-Suhaili dan Ibnu Nashir.(2) 


Al-Habib Abdullah Ba-Alawi dalam Is'ad ar-Rafig syarah kitab Sullam at-Taufig, mengatakan, 
“Yang hag (pendapat yang benar untuk di ikuti) sebagaimana yang di tahgig-kan oleh Imam 
Fakhruddin ar-Razi, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asgalani, al-Hafizh as-Suyuthi dan lain-lain bahwa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1068 ) 068 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ayahanda (atau ayah leluhur) Rasulallah tidak ada yang berstatus kafir, hal itu adalah sebagai 
bentuk penghormatan terhadap kedudukan nubuwwah, begitu juga dengan ibunda (atau ibu 
leluhur) beliau. Seperti halnya leluhur Rasulallah yang semuanya tidak ada yang kafir begitu juga 
leluhur para Nabi-Nabi lain. Adapun Azar yang di kenal sebagai ayahanda Nabi Ibrahim, 
sebenarnya adalah bukan ayah tapi paman sebagaimana pendapat para ulama kita ”. 


Menurut al-Bajuri dan Hasan al-Adawil3| bahwa hadits tersebut shahih menurut ahli hakikat, 
sebagaimana tertuang dalam syair-syair mereka: 


RS Il Tio SI pa DPI Cet Aina Siji yag Ca Ki la, Gikag aga SA) uu Ni 

He Kis SI na & a. 23 | pn Ken 

Aku meyakini bahwa ayah dan ibu Nabi dihidupkan kembali oleh Allah Yang Maha Pencipta dan 
Maha Mulia. 


Hingga mereka berdua bersyahadat akan kebenaran risalah yang benar, maka itu adalah suatu 
kehormatan bagi Rasulallah. Hadits tentang ini dan yang mengatakan dha'fif adalah orang yang 
dha'if sendiri dan tidak tahu hakikat sebenarnya. 


Asy-Sya'rani mengatakan, bahwa Imam as-Suyuthi banyak menulis kitab yang berkenaan dengan 
status orang tua Nabi yang selamat dari siksa Neraka, termasuk satu risalah yang ditulis dalam al- 
Hawi lil Fatawi. Dan di antara yang menyutujui hadits tersebut (tidak maudhu' seperti penilaian al- 
Hafizh Ibnul Jauzi), adalah: al-Khathib al-Baghdadi, Ibnu “Asakir, Ibnu Syahin, as-Suhalli, al- 
Gurthubi, ath-Thabari, Ibnu Munayyir, Ibnu Nashiruddin, Ibnu Sayyid an-Nas dan ash-Shafadi.l4| 


Kemudian akhir dari kesimpulan pendapat-pendapat ulama dalam lingkungan Ahlussunah adalah: 
orang tua Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang selamat dari Neraka, dengan alasan: 


1. Hadits di atas dapat diterima, karena meskipun dha'if secara ilmu riwayat atau 
musthalah tapi shahih secara kasyf. Adapun penilaian maudhu' Ibnul Jauzi tidak 
dibenarkan ulama. 


2. Termasuk ahli fatrah (masa kekosongan utusan yang menyampaikan risalah) 
sebagai mana sabda Allah: 


Yana) La 5 Gaikan US Uh 
“Aku tidak akan menyiksa sampai Aku mengutus seorang rasul.” 


Dan ahlu fatrah tidak akan disiksa dalam Neraka. Hal itulah yang disepakati ulama-ulama 
Asy'ariyyah baik dari kalangan ahli ushul Syafi'iyyah, Malikiyah dan ulama-ulama ahli figh.(5| 


1. Semua ayah, ibu dan kakek-kakek Nabi dihukumi iman tidak kufur sebagaimana 
dalil A.S. asy-Syu'ara': 219 dalam salah satu pentafsiran ulama tafsir: 


aed 3 25, 
“Nur Muhammad selalu berpindah-pindah dari orang-orang yang ahli sujud.” 
dan hadits Nabi (mutawatir): 
MET AA Ii oat AI ya JA Vit 
“Aku selalu dipindah-pindahkan dari tulang rusuk yang suci ke rahi-rahim yang bersih. 76| 


Sedangkan mengenai pernyataan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Dihyah bahwa kejadian menghidupkan 
orang tua Nabi bertentangan dengan Al-@uran, Hadits dan ijma' adalah pernyataan tidak tepat. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1069 ) 


Sebab, selain sangat mungkin terjadi baik secara syara' maupun akal, menghidupkan orang tua 
Nabi termasuk karamah dan kekhususan (bagi Rasulallah) dan tidak bertentangan dengan Al- 
Gur'an dan ijma'. Adapun keterangan bahwa iman tidak berfaidah setelah ajal menjemput itu jika 
bukan satu ke-khususan.I|7| 


Lalu bagaimana dengan larangan Allah terhadap istighfar Nabi untuk ibunya? Jawabnya, 
sebagaimana dikatakan Muhammad Ba “Athiyyah sebagai berikut: 


1. Istighfar tersebut dilakukan sebelum ibundanya dihidupkan dan beriman kepada 
Rasulallah. 


2. Adanya maslahat yang harus mengakhirkan istighfar Rasulallah sampai waktu yang 
diizinkan.|8| 
Sedangkan menanggapi hadits riwayat Muslim tentang perkataan Nabi saat menjawab pertanyaan 
salah satu shahabat: “Ayahku dan ayahmu di Neraka” seperti yang juga disampaikan al-Albani 
maka harus ada pen-ta'wil-an, dan di antara penta'wilannya adalah: 


1. Yang dimaksudkan dengan kata “ab” dalam hadits tersebut adalah paman 
sebagaimana budaya Arab yang memanggil pamannya dengan “abu”. Dan hal itu 
yang terjadi pula pada Azar paman Nabi Ibrahim. 


2. Asbabul wurud hadits (asal-muasal diucapkan hadits) tersebut sebelum turun ayat 
ke 15 Surat al-Isra”.I9| 


3. Hadits riwayat Muslim tersebut adalah hadits ahad (lawan dari hadits mutawatir), 
dan hadits ahad yang dalalah-nya zhanni (hasil dari hadits ahad yang hanya 
penyangkaan kuat saja dan tidak pasti) tidak bisa menentang dalil gath'i (@.S. al- 
Isra: 15)(10) 
Ulama ahli tahgig (teliti dengan dalil) mengatakan bahwa seyogianya tidak membicarakan masalah 
ini kecuali dengan adab dan masalah ini juga bukan masalah itigad yang berdosa jika tidak 
mengetahuinya. Sedangkan menjaga mulut itu lebih baik dan lebih selamat, lebih-lebih dalam 
masalah yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan.|11| 


Al-Gadhi Ibnu Arabi al-Maliki, seorang ahli figih dan hadits dari kalangan Malikiyyah, ketika ditanya 
tentang seseorang yang mengatakan bahwa ayahhanda Nabi masuk Neraka, beliau menjawab: 
“Orang tersebut dilaknat karena Allah berfirman (@.S. al-Ahzab: 57): 
BANI AI 3 AI pain Sarang DI 03 spa OI 

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul-Nya dilaknat oleh Allah di 
dunia dan akhirat. 112) 
As-Suhaili setelah meriwayatkan hadits al-Hakim dari Ibnu Mas'ud (dan dikatakan shahih 
olehnya): 

Sasa ARI isap si Pr Laga sana AN & belt ta ag 02 lag ale 2 ole A d3 Jaa 
“Rasulallah ditanya tentang ayahanda dan ibunda beliau, beliau menjawab: “Sesuatu yang 
aku minta kepada Tuhanku untuk kedua orang tuaku, Allah memberikannya kepadaku 


untuk kedua orang tuaku, dan aku yang akan mengurus mereka saat dalam magam mahmud 
Isyafaati.” 


hadits riwayat al-Hakim tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa Rasulallah memberikan 
syafaatnya kepada orang tua beliau supaya keduanya ditolong ketika terjadi goncangan yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1070 ) 070 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tejadi saat Hari Kiamat.(13| 


Kesimpulannya, hukum hadits tentang dihidupkannya kembali orang tua Nabi masih 
diperselisihkan ulama. Dan pendapat yang diyakini mayoritas ulama Ahlussunnah adalah hadits 
tersebut dha'if secara riwayat dan bukan maudhu'. Sehingga alangkah lebih bijaknya andai 
pengkritik dapat mendudukkan perselisihan tersebut dengan arif dan bijaksana bukan malah 
terkesan memandang sebelah mata terhadap ulama-ulama yang berpendapat bahwa 
penghidupan kembali orang tua Nabi adalah benar adanya. 


Kemudian menjawab musykil Ibnul Jauzi yang menilai hadits di atas adalah maudhu', karena 
Ibunda Rasulallah dimakamkan di Abwa' bukan Hajun, adalah sebagaimana pernyataan Syaikh 
Hasan al-Adawi yang menukil ucapan sebagian huffazh hadits (sebagai pengumpulan riwayat 
hadits yang menerangkan bahwa ibu Rasulallah dimakamkan di Abwa' dan riwayat lain 
menyatakan dimakamkan di Hajun), bahwasannya yang dimaksudkan adalah kemungkinan 
pemakaman Ibunda Rasulallah dipindahkan dari Abwa' ke Hajun.(14| 


Menurut Sayyid Alawi Abbas al-Maliki, mengenai di mana sebenarnya Ibunda Rasulallah wafat 
dan di semayamkan, terdapat bebarapa pendapat. Ada yang mengatakan wafat di Abwa' (sebuah 
tempat antara Mekkah dan Madinah) dan di makamkan disana, ada pula yang mengatakan wafat 
di Mekkah dan dimakamkan disana, atau tepatnya di Hajun dan ada yang mengatakan di 
makamkan di Dar Rabi'ah di Ma'la. 


Dalam syarah al-Mawahib al-Laduniyyah di katakan bahwa pendapat pertama adalah pendapat 
yang masyhur. Dan pendapat ini di sampaikan oleh Ibnu Ishag, al-lragi dan al-Hafizh Ibnu Hajar. 
Sedangkan menurut pengarang kitab Tarikh al-Khamis, ada kesempatan untuk mengumpulkan 
dua pendapat berbeda di atas bahwasannya Ibunda Rasulallah pertama kali di makamkan di 
Abwa' dan kemudian di pindahkan ke Mekkah (Hajun) dan di semayamkan disana. Pendapat ini 
selain senada dengan Syaikh Hasan al-Adawi di atas juga di nilai sangat bagus oleh Sayyid Alawi 
sendirif15J. 


(11 Ad-Durar al-Muntatsirah (pinggir Fatawi Haditsiyah) hlm. 234. 
(21 Hasyiyah Syarah al-Baiguniyyah hlm. 44. 

(3| Tuhfah al-Murid hlm. 19, an-Nafahat asy-Syadziliyyah hlm. 51. 
(41 Al-Yawagit wal Jawahir 2/57. 

(| An-Nafahat asy-Syadziliyah hlm. 51-52. 

(6) Mujaz al-Kalam Muhammad Ba “thiyah hlm. 37. 

(7| Ibid. hlm. 45. 

(8) Mujaz al-Kalam him. 45. 

(91 Ibid. hlm.46 

(10J Tuhfah al-Murid hlm. 19. 

(11) Mujaz al-Kalam him. 40. 

(12) Ibid. 

(13) Al-Yawagit wa al-Jawahir juz 2 hlm. 57, Mujaz al-Kalam hlm. 40-41. 
(14| An-Nafahat asy-Syadziliyyah hlm.50. 

(15) Majmu' Fatawi wa Rasail hal. 165 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1071 ) 071 


0518. A@IDAH : Bidadara Untuk Wanita Ahli Surga ? 


PERTANYAAN : 
Guplon Cemplon 


Assalamu'alaikum..... mau tanya,kalau laki-laki di surga bisa dapat bidadari,,trus kalau wanita 
dapatnya apa???? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam......BIDADARA WANITA DI SURGA. Bidadara wanita yang masuk surga adalah 
suaminya sendiri semasa hidupnya di dunia. 
bsa eluaig pdl 3 eensin Adel Jaa SI AS play Ula 3 WA las oya orng Jeri Oh, 


Bagi orang laki-laki terdapat dua istri dari wanita-wanita istrinya semasa didunia, dengan demikian 
diketahui bahwa pria penduduk surga semuanya dalam kesamaan mengambil istri dari golongan 
bidadari serta wanita-wanita dunia. | Alfataawaa Al-Haditsiyah 1/236 |. 


WANITA YANG PERNAH MENIKAH DUA KALI 

Una OLS Kilo pegiat oat HE 1 JO dabel 3 OLS La Obeng LINI BU 0G BLN AI Jaye SIB Loe el ol 
kaka pi 3 Laba Bl CA (BANI aa HE ym K3 Kan Pb e Le OB Lag 
DS ia Coy bi Jis 4 Ui pegiat Je 2 UI Rak eU) 2 BJB (lag alel al) adl Ol Lae Al nh 
BAYI, bia pH game KeR3 Rakus pi Lo dateng WA lo 3 Cile gim). 
HS gaby sha ya ad Kena OLI Raka plg Rere pl ye Ole Ola : cs op / 
BAY ole Elajl ala Kang LIS Ai Hj Taman GL ya Ie JSI Ja Ob Lag LL OSAY WI Y 1 el 
adib Lang on de BB Jay Un Kelai |U aaile OY RAY OB Ll Inai Io ataly SL JUS 
JI S4 pb 4 peta JS Hanan (UBIN ala La melly Lilo pegi Jt BALAI Gg peti HE Att eelS Loji 
Ga Ta pl Laga ya dan Ly 6 er palad dan me AA Leela! aan Lb pegin JSI leg 3 3 ALAN ra ai 
S9 dilan Aly 0 Sljondl 23 Ardi (NS oya Gd dily adl DAA mail Of Gelas Lagis Oles AI (by Lalu 
Hijab Ang NIS Apa bel. 
Dalam permasalahan bidadara bagi wanita di surga yang pernah menikah dua kali semasa hidup 

di dunia memang terdapat beberapa macam Hadits : 


1. Memilih suami di dunianya yang paling baik akhlaknya berpijak pada hadits riwayat Anas dari 
Umi Habibah dan dari Umi Salamah : 


“Saya berkata, “Wahai Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pernah menikah dengan 
dua, tiga, atau empat laki-laki lalu meninggal dunia. Dia masuk surga dan mereka pun masuk 
surga pula. Siapakah di antara laki-laki itu yang akan menjadi suaminya di surga?” 


Beliau menjawab, “Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu dia pun memilih siapa 
di antara mereka yang akhlaknya paling bagus, lalu dia berkata, Wahai Rabb-ku, sesungguhnya 
lelaki inilah yang paling baik akhlaknya tatkala hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku 
dengannya”. Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, 
dunia dan akhirat.” (HR. At-Thobroony) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1072 ) 072 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Bidadaranya adalah suami terakhir berpijak pada hadits riwayat Imam Thobrony 
KAI key ii 
“Seorang perempuan (di surga) diperuntukkan bagi suaminya yang terakhir” (HR. At-Thobroony). 


Sebenarnya tidak ada pertentangan, sebab hadits riwayat Ummu salamah memiliki beberapa 
kemungkinan yang bisa beriringan dengan hadits yang ke dua, diantaranya : 


1.Wanita yang pernah nikah dengan beberapa suami kemudian dia ditalak oleh semua 
suaminya maka kelak di akhirat dia di suruh memilih yang terbaik akhlaknya dari para 
mantan suaminya 


2.Wanita yang di tinggal mati suaminya padahal sebelumnya di pernah nikah dengan lelaki 
lain, berarti wanita tersebut. juga memilih (kelak di surga) berada pada suami yang 
terakhirnya 


3.Wanita yang di tinggal mati suaminya dan dia menetapkan untuk tidak menikah lagi, 
diapun artinya juga memilih (kelak di surga) bersama suaminya. (AlFataawaa Alhaditsiyyah 
Li Ibni Hajar 1/36) 


WANITA YANG SUAMINYA MENINGGAL 
SKA Op Goomel Au UU JUS Aj MMS ES Latul csi Ueale Tapa OS pijar LL Kis Sud ee us 
Rd 3 Laga Rar ola Taj Ay Up MUA Elo pay MOS II 


Dari Asma' Binti Abi Bakar adalah Asma istri Zubair bin 'Awam yang saat itu sakit keras, Asma 
mendatangi ayahnya dan mengadukan keadaan suaminya, Abu bakar berkata "Wahai anak 


kemudian wanita tadi tidak menikah lagi setelahnya, keduanya dikumpulkan di surga" (Alfataawaa 
Al-Haditsiyah LI Ibni HAjar 1/168 dan 36). 


WANITA YANG BELUM BERSUAMI 

Kol del Lay tapal alay ya Lagi yan Gua aa OLI Uleorg) peta Cal JSI 2U pelag Ale Ab elo al Ol. 
setiap orang di sana memiliki dua orang istri, di mana dia dapat melihat sumsum mereka dari balik 
dagingnya. Dan di surga tidak adabujangan” (HR Muslim). 


Imam nawawy dalam syarh alMuslim XVII/171 mengatakan " A'ZABU adalah mereka sewaktu di 
dunia tidak beristri", Berarti wanita yang belum nikah di dunia bisa masuk dalam hadits ini karena 
satu orang lelaki beristri dua -2 yaitu bisa wanita yang belum nikah atau wanita yang suaminya 
tidak masuk surga sebab di surga tidak ada istilah BUJANGAN (Ik/pr) ataupun DUDA/JANDA. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0522. SAKIT SEBAGAI PENGGUGUR DOSA 


PERTANYAAN : 
Muhammad Syahid As-Siddig 


Salam Piss... Sakit apa saja yang menjadi pengugurkan dosa ? Apa semua sakit bisa menjadi 
penggugur dosa? 


JAWABAN : 
Raden Mas LeyehLeyeh 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1073 ) 073 


Sakit yang diiringi dengan kesabaran 
Ismael Kholilie 
Setuju .. Sakitimusibah yang diiringi dengan rasa sabar, bisa menggugurkan dosa. 
Dgtga By AYI ob Udi JET OLI Jgy LI KUP ik Obb 4 pisa ebeg" mud" akal y K3 dasi ya 
Sg ola) 


Sabda nabi saw : mereka yang diberi nikmat lalu bersyukur,yang DIUJI dengan MUSIBAH 
KEMUDIAN IA BERSABAR,yang mendhalimi orang kemudian beristighfar, yang didhalimi 
kemudian memaafkan. Nabi saw diam,hingga para sahabat bertanya:"apa yang didapatkan mrk 
wahai rasulullah?". Nabi saw menjawab : mereka akan mendapat keamanan dan merekalah orang 
yang diberi petunjuk. | HR Thabrani J. 


SI Ala SUS Ae" aa " adly gd Ala gl Onlamor CI AI ON Jaa Laka Geli ja AI oya dd Kena ISP ad Ol 


Sesungguhnya hamba jika sudah ditagdirkan memiliki tempat disisi Allah dan ia tidak bisa 
mendapatkannya dengan amal maka Allah akan menberinya cobaan kepada jasadnya,hartanya, 
atau anak anaknya,yang jika ia SABAR maka ia akan mendapatkan tempat di sisi Allah itu. | HR 
Ahmad |. 


0538. SMS Premium Ramalan 


PERTANYAAN : 
Bijanka Dustin 


Bagaimana hukumnya ikut SMS Premiun semisal Ketik RAMAL spasi nama dan tetek bengek, 
kirim sekian sekian... dapet balasan ini itu... dan percaya, apa termasuk MUSYRIK....??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Pada masa sebelum kehadiran Islam ramalan yang berkembang dan dikenal di kalangan 
masyarakat ada beberapa macam : 
1. Ramalan yang dihasilkan dari informasi jin yang mencuri dengar dari suara langit yang 
kemudian dibisikkan ke tukang ramal. 
2. Ramalan yang dihasilkan dari informasi jin yang bekerja sama dengan manusia dari hal- 
hal di luar pengetahuan manusia. 
3. Ramalan yang dihasilkan dari dugaan dan firasat. 
4. Ramalan yang dihasilkan dari eksperimen dan kebiasaan. 
5. Ramalan yang mengacu pada petunjuk bintang. 


Dalam masa Pra-lslam para tukang sihir memiliki prediksi ramalan yang lumayan akurat, namun 
pasca kedatangan Islam, validitas ramalan mereka relatif menurun dan mengalami kekacauan. 
Hal ini memang ditegaskan dalam aL-@uran surat Ash-Shooffaat ayat 10, bahwa setelah Islam 
datang dan aL-Guran diturunkan, langit dijaga oleh para Malaikat dan menjadi zona yang tidak 
bisa jangkau oleh syaitan. 


Sikap Islam terhadap Praktek Ramalan Astrologi (ramalan yang mengacu pada petunjuk 
bintang) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(107a ) 074 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Astrologi dikelompokkan menjadi dua bagian : 


1. Astrologi Hisaabiyyah ialah ilmu untuk menentukan permulaan bulan melalui teori 
perhitungan perjalan bintang. Ulama sepakat akan legalitas ilmu ini guna kepentingan 
penentuan waktu-waktu shalat serta penentuan arah kiblat. Bahkan mayoritas Ulama 
menyatakan kewajibannya sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifaayah). 


2. Astrologi Istidlaaliyyah ialah ilmu ramalan peristiwa-peristiwa dibumi yang mengacu pada 
gerakan angkasa, jenis astrologi yang kedua inilah yang dilarang dalam Islam apabila 
meyakini bahwa tanda-tanda simbolis angkasa atau zodiac bisa menunjukkan pengetahuan 
gaib atau bahkan yang mengendalikan nasib dan peristiwa bumi. 


Apabila ramalannya didasarkan hanya pada kebiasaan kondisi alam tertentu, dan semuanya tetap 
dikembalikan pada kehendak dan kekuasaan Allah, seperti prakiraan cuaca, arah angin, musim 
dan lain-lain maka hukumnya diperbolehkan hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW 


Ae one Ul caslas PL, olas Isl 


“Ketika laut menguap lalu menyebar maka (itu) pertanda musim hujan”(Syeikh “Athiyyah Bulugh al- 
Maraam 73/3). 


Nabi bersabda: Allah berfirman: Pada pagi hari ini ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada- 
Ku dan ada pula yang kafir, adapun orang-orang yang mengatakan: Kami diberi hujan dengan 
sebab keutamaan dari Allah dan rahmat-Nya, maka dia telah berman kepada-Ku dan kufur 
terhadap bintang-bintang. Dan adapun orang yang mengatakan: Kami diberikan hujan dengan 
sebab bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang- 
bintang. (HR. Bukhari dan Muslim) 


Astrologi Istidlaaliyyah yang dilarang dalam islam lantaran ia merupakan sebuah pengetahuan 
yang berpotensi menyesatkan jiwa manusia, bahaya yang melekat dalam astrologi dapat 
menyebabkan manusia dalam kondisi bayang-bayang (ilusi) atau fitnah, sekalipun pada dasarnya 
ia hanya didasarkan pada pengetahuan simbolis kosmologis. Jika suatu peramalan didukung 
kebenaran fakta maka jiwa akan terpedaya oleh pengaruhnya dalam ketidaknyataan, hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam sebuah Hadits, 


Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah saw ditanya tentang para kahin, lalu beliau menjawab, “Mereka 
tidak bernilai apa-apa! Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka 
terkadang memberitakan sesuatu dengan benar.' Beliau bersabda, “Kalimat yang benar itu berasal 
dari pencurian jin, lalu jin menyuarakannya di telinga walinya (dukun) seperti suara ayam betina 
yang berkokok (sehingga menggugah teman-temannya), lalu para setan (yang mendengarnya) 
mencampurinya dengan seratus kedustaan.” (HR Bukhari dan Muslim) 


Lebih dari itu, Islam mengajarkan untuk berserah diri pada ketentuan nasib (takdir) dan sikap ini 
sangat penting untuk membebaskan diri dari segala bentuk peramalan. Doktrin Islam tidak 
mengenal praktek peramalan astrologis karena hal itu secara tidak langsung berarti 
menghapuskan kedudukan Tuhan dalam kekuasaan pada diri manusia seperti yang dinyatakan 
Allah dalam Al-Guran 


Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, 
kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (AS. 27:65). 
Wallaahu A'lamu bi As-Shawaabi 


| REFERENSI : Minah al-Jaliil Syarh Mukhtashar Khaliil 2/113, Wuzaarah al-Augaaf wa as- 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1075 ) 075 


Syu"uun al-Islaamiyyah 24/54 |. 
0546. Hukum Pesugihan 


PERTANYAAN 
Kembang Setaman 


Assalamu'alaikum .. Pesugihan itu hukumnya bagaimana ? Jika dosa, kenapa sekarang semakin 
marak iklan pesugihan menikah dengan jin muslim ( disitu tertera 10096 halal ). Dan bagaimana 
dengan Pesugihan Al-Fatihah ? Mksh! 


JAWABAN 
Masaji Antoro 


Pesugihan dengan bersekutu dengan syetan seperti ngepet, nernak thuyul, ngipri, masit, minalti dll 
haram... Lihat Al-Figh alaa Madzaahib al-Arba'ah V/225 : 


GSVL, or EL al Ela es 3 Aa petay Hetal y OL JLAYIY all DI ya Dp Ooo plus pa La 
cell! SI) JP ls JB ay padi pls as lag gaib Ilasl ajo 02 Tap ale OLYI jl GL 

OS Goyin lI sold y pala y Ale AI lap dgan jg A8 Blora Aly Cemely jAST pel OS Lady | pewdl elidl O yadag Ig 4S 
GL 0 pam 


Pesugihan diperbolehkan jika dengan amalan rajin baca Guran, doa, rajin bekerja, jangan boros, 
berusaha selalu memakai yang serba gratis, bila mampu ngga usah makan.. 


0549. Belajar Sihir atau Ilmu Karomah 


PERTANYAAN : 
Faisol Wafi At-turmusie 


Assalamualaikum .. . Mbah, mau tanya apakah ilmu karomahan / setruman ( ilmu yang memakai 
khodam ) itu dosa ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Bila pelakunya (yang nyetrum ) disiplin syari'at ( mutasyarri' ), yang dibaca (mantera) tidak 
bertentangan dengan syariat, khodamnya juga yang baik dan tidak menimbulkan dloror syar'i 
(termasuk menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding ). 


SE ea SI BUAI Sel3 Rao laa Rao II IU Sila YI Ugiag L.... JB Ol IN deg pend aldi Gala) 
Je Bak Hd pa Ana SAY SY LAS dil Ajal Bp pal lang Bol pt ara Gold Gpr Jar de MIS ois Ja 
OS Of Ilir of Geioedl & Bole Olebl ye Juna Uban Spa pr AYI Ball Ob 2g p0eIDU #Ouadly INI esa 
ISI AI EN dajp HS BB lg oya A4 riang ya OS) sda Il JAS 3 Le yen Ly SUS Ja ya 
Jan adah Of el ed Vla iyallg Jaa oya Ja Pa Uya SUS yani Al Ud CE opo BAN oya op JS yel Lag 
sk 151 2 pp GW AI Olag ad Jala Al Log K3 V3 oleh 0d dalas OP WUS Jo akizel Ol AU 4 
ka adl SI 


| MAS'ALAH | Dalam pembahasan bentuk-bentuk sihir dan hukumnya......dst. Di antara macam 
sihir adalah meminta pertolongan dengan arwah arodhiyah dengan cara laku riyadhoh dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1076 ) 076 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membaca azimat-azimat yang setelahnya akan menimbulkan hal-hal aneh diluar kebiasaan pada 
umumnya, menurut kaum Mu'tazilah ini termasuk perbuatan kufur karena dapat menyerupai dan 
melemahkan kebenaran para utusan Allah akan mukjizatnya, sedang menurut pendapat ulama 
yang TAHAII@ (kuat dalam pernyataannya) hukumnya di perinci : 


e Apabila pelakunya (yang nyetrum ) disiplin syari'at ( mutasyarri' ), yang dibaca ( mantera ) 
tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan dloror syari ( termasuk 
menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding ). 


e Bila yang terjadi semacam ini, hal tersebut bukanlah sihir tetapi kelebihan dan ma'unah Tidak 
boleh (haram ). 


e Apabila pelakunya tidak disiplin syariat ( fasig ) atau yang dibaca dilarang menurut syara' atau 
menimbulkan dloror syar'i ( termasuk hilangnya kesadaran dan tidak ada manfaat sebanding ). 
(| Hamisy Fath Alwahaab 1/151 |. 


0550. Arti Diamat / Kiamat 


PERTANYAAN : 
Echoo Poenyanama Goozzffell 
Assalamu'alaikum wr.wb. mohon petunjuk wedaran (arti) KIAMAT? "mohon bimbinganya" 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
@IYAMAT 
1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), 
2. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, 
3. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?" 
4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, 
5. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 


6. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya 
diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan merekalmaksudnya ada di antara mereka 
yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya.!, 


1. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. 


8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula. (AS:Zalzalah 1-8) 


Giyamat merupakan hal yang wajib kita yakini pasti akan terjadi. Tanpa beriman kepada hari 
giyamat, iman seseorang tidak akan diterima. Sebagaimana tidak diterima apabila tidak beriman 
kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan gadha gadar dariNya. 


Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman: 

ang Uta Jep AU gadi lag ta KAL lu AK 3 (136) 
"Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, 
dan hari kemudian (giyamat), maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." (An- 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1077 ) 077 


Nisaa':136). 


Mengenai kepastian adanya Hari Giyamat itu sendiri Allah menegaskan dalam firman-firmanNya, 
diantaranya: 


ag AI de SMS) alas Lag Dp Ad uin an de Ji Nara SO USAS Sad 633 (T) 
"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. 
Katakanlah: Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan , kemudian 


akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi 
Allah."(At-Taghabun7). 


Allah subhannahu wa ta'ala berfirman pula : 

PA MA Ba an Oa an bun sb ad 
"..Serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (giyamat) tidak ada keraguan padanya. 
Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." (As-Syura 7) 


Day USUL as Of 4 IG GAS sa an la ai boat male Ay B3 3 (82) 
"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi 


yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin 
kepada ayat-ayat Kami." (An-Naml 82). 


(Hg) 2 9g. w. 


Aa 7 2. 03 90 C 3 Ia MEA Ie 

Dong teko JS ya pny YP pur ea Il an (90) 
- - #3 0. -. 9 0. M3 0. 000 Be. WB 0g Aa. 2... 1 .M. 0 So.0 . ..9.. 
Ina US Ja KA gya lih PUS AG by UAS Gali Jari Lara ga BP Gal deg OI) 


"Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari 
seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari giyamat), maka 
tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir." (Al-Anbiyaa': 96-97). 


"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu 
dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah giyamat, dan terbelahlah langit, 
karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. 
Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada 
hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang 
tersembunyi (bagi Allah). Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kanannya, maka dia berkata: Ambillah, bacalah kitabmu (ini). Sesungguhnya aku yakin, bahwa 
sesungguhnya aku akan menemui hisab (perhitungan) terhadap diriku. Maka orang itu berada 
dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, (kepada mereka 
dikatakan): Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada 
hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, 
maka dia berkata: Wahai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan 
aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang 
menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang 
kekuasaan dariku. (Allah berfirman): Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. 
Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia 
dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman 
kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan 
orang miskin."(Al-Haaggah 13-34). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1078 ) 078 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-@uran yang menegaskan tentang hari giyamat. 
Tanda-tanda Aiyamat 


Adapun tanda-tanda giyamat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan dengan 
beberapa haditsnya. Diantaranya: 


"Sesungguhnya giyamat itu tidak akan terjadi sebelum adanya sepuluh tanda-tanda giyamat, yaitu 
tenggelam di Timur, tenggelam di Barat, tenggelam di Jazirah Arab, adanya asap, datangnya 
Dajjal, Dabbah (binatang melata yang besar), Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari dari sebelah barat, 
keluar api dari ujung Aden yang menggiring manusia, dan turunnya Nabi Isa."Hadits Riwayat 
Muslim). 


"Dajjal datang kepada umatku dan hidup selama 40 tahun, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam, 
kemudian ia mencari Dajjal dan membinasakannya. Kemudian selama 70 tahun manusia hidup 
aman dan damai, tak ada permusuhan antara siapapun. Sesudah itu Allah meniupkan angin yang 
dingin dari arah negeri Syam (kini Suriah, pen). Maka setiap orang yang dalam hatinya masih ada 
kebajikan meskipun sebesar atom, pasti menemui ajalnya. Bahkan jika seandainya seseorang dari 
kamu masuk ke dalam gunung, pasti angin itu mengejarnya dan mematikannya. Maka sisanya 
tinggal orang-orang jahat seperti binatang buas (fii khiffatit thoiri wa ahlaamis sibaa'), mereka tidak 
mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. 


Dan syetan menjelma pada mereka (manusia) lalu berkata: Maukah kamu mengabulkan? Manusia 
berkata: Apa yang akan kamu perintahkan kepada kami? Syetan lalu memerintahkan kepada 
mereka agar menyembah berhala, sedang mereka hidup dalam kesenangan. Kemudian ditiuplah 
sangkakala. Tapi seorangpun tak akan mendengarnya kecuali orang yang tajam 
pendengarannya. 


Dan orang yang pertama kali mendengarnya yaitu seorang laki-laki yang mengurusi untanya. Nabi 
bersabda: Maka matilah semua manusia. Kemudian turunlah hujan seperti hujan gerimis. Maka 
keluarlah dari situ jasad manusia (dari kubur-kuburnya). Kemudian ditiup lagi sangkakala, maka 
tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Lalu dikatakan kepada mereka: Wahai manusia, marilah 
menghadap kepada Tuhanmu dan merekapun berada di Mahsyar karena mereka akan diminta 
tanggung jawabnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, pergilah kamu karena neraka telah 
dinyalakan, lalu dikatakan lagi: Dari berapakah? Lalu dikatakan lagi: Dari setiap seribu sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan orang. Begitulah keadaannya pada hari anak dijadikan beruban 
dan pada hari betis disingkap (hari @iyamat yang menggambarkan orang sangat ketakutan yang 
hendak lari karena huru-hara Giyamat)." (Hadits Riwayat Muslim). 


Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika berkhutbah: 


"Wahai manusia, bahwasanya kamu nanti akan dihimpun Allah dalam keadaan telanjang kaki, 
telanjang bulat, dalam keadaan kulup (tidak dikhitan). Ingatlah bahwa orang yang mula-mula diberi 
pakaian adalah Ibrahim AS. Ingatlah bahwa nanti ada di antara umatku yang didudukkan di 
sebelah kiri. Ketika itu aku berkata: Ya Tuhan, (mereka itu adalah) sahabatku. Lalu Tuhan berkata: 
Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudah kamu (wafat)."HR Muslim). 


Pertanggung jawaban 


Mengenai pertanggungan jawab perbuatan, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 


"Pada hari Giyamat, setiap hamba tak akan melangkah sebelum ditanya empat hal, yaitu tentang 
umur untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1079 ) 079 


untuk apa ia belanjakan, dan (kesehatan) badannya untuk apa ia pergunakan."(HR Tirmidzi, hadits 
hasan shahih, dan teks ini menurut riwayat Muslim). 


Tentang dahsyatnya keadaan Giyamat sampai manusia tak ingat pada lainnya, adapun 
penjelasannya: 


"Dari Aisyah, Bahwa ia teringat Neraka lalu menangis, maka Rasulullah bertanya: Apa yang 
menyebabkan engkau menangis? Aisyah menjawab: Aku teringat pada Neraka, hingga aku 
menangis. Apakah pada hari @iyamat kamu akan ingat pada keluargamu? Jawab Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam : Adapun di tiga tempat, orang tidak teringat pada yang lainnya, yaitu ketika 
ditimbang amalnya sebelum dia mengetahui berat ringannya amal kebaikannya. Ketika buku 
catatan amalnya beterbangan sebelum dia mengetahui di mana hinggapnya buku itu, di sebelah 
kanan, kiri, atau di belakangnya. Dan ketika meniti titian/jembatan (shirath) yang terbentang di 
punggung neraka Jahannam sebelum dia melaluinya."(HR Abu Daud, hadits hasan). 


Itulah peristiwa Giyamat yang wajib kita yakini beserta tanda-tandanya. Semuanya itu merupakan 
hal yang ghaib, hanya Allah yang mengetahui, sedang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengkhabarkan itu dari wahyu Allah. Maka hal-hal yang tak sesuai dengan penjelasan Allah dan 
RasulNya mesti kita tolak, meskipun datangnya dari orang yang mengaku intelek, pakar, ataupun 
mengaku telah menyelidiki bertahun-tahun dengan metode yang disebut ilmiah dan canggih. 
Sebaliknya, kalau itu datang dari Allah dan RasulNya, maka wajib kita imani. Dan beriman kepada 
Hari Giyamat itu merupakan hal yang termasuk pokok di dalam Islam seperti tersebut di atas. 
Mengingkarinya berarti rusak keimanannya. 


www.fb.com/photo.php?fbid-123557867673095&set-0.2677114631268type-1 
0561. NUR MUHAMMAD 


PERTANYAAN : 
2 Karto Suwiryo Mangundirdjo 


Assalamu alaikum, aku pernah denger nie tentang NUR MUHAMMAD, tolong kalau ada 
saudaraku yang ada di grup ini bisa menjelaskan, terimakasih... 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. NUR MUHAMMAD 
da Kia US MU MS ASN Kay Sila GA aji KU JS 8, 
GAN GEA Sati AL ai AT Je Kas Sa dl (AT Up El aa dh HA ale Gia ed Ja pi 
md, . 
dh Tio ah ie IA AG An 
Ji pb AA ih dl NA Ai ta Asad oo ala Ya 
SI, ia tie pai ja Ia MN pala Ia 33 Skey play ale ali. 
Kadas Uda sust d LA ab AS ga Ad sai jul 
Da AN Ah de Jajan BAE Kiba AA Tabah SEN la le dn Jin Git SE aa Map Ci 
Pa BA SIR AN La Btn Bt AI 
an Alai IA Jana yA aya Le Kai Jaa) Sel GA AL snp KAL pl Ale Jaye Tani JG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1080 ) 080 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oo LM IA 3 2 - 00 Gd - 0 -— a a 0 -9 - 00. 3. . @ HL 02 Ie 3 3. oo — 

FE ES Pl yi Lely Elia! Bl 2 (im Kill il Upaa (d Luamaty petani! elag Lemah Bata sling (Ag 
Inna Gil peaor SUUAI Lijad Jml) Iki 3g PU Ayam Sa Sg PI Ip KU Up cab 
(ly SL Aele p3 Bai Of J3 Ahasy plug ade Alit Io . 

Imam Abu Abdur Rohman as-Shogally rh menukil dalam kitabnya “Ad-Daallaat lah” : 
“Sesungguhnya Allah "Azza wa Jalla tidak pernah mencipta makhluk yang lebih Dia cintai kecuali 


umat ini, tidak ada yang lebih Dia mulyakan kecuali Nabi umat ini kemudian dibawahnya para nabi 
lainnya, para shiddigiin dan para kekasihnya yang terpilih. 


Itu semua lantaran Allah Ta'aala telah mencipta Nur Muhammad shallallaahu alaihi wasallam 
sebelum mencipta Nabi Adam “Alaihis salaam selang 2000 tahun, dan Allah jadikan Nur tersebut 
disaka Arsy-Nya dengan bertasbih dan mensucikan-Nya tiap waktu, kemudian Allah ciptakan 
Adam dari Nur Muhammad dan Allah ciptakan Nur para Nabi lainnya dari Nur Adam Alaihis 
salaam. 


AlFagiih AlKhotiib Abu Ar-robi' menjelaskan dalam kitab “As-Shuduur” : Saat Sang maha 
Bijaksana berkehendak mencipta dzat Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam yang diberkahi 
dan disucikan, Dia memerintahkan Malaikat jibril untuk turun kebumi dan mendatangkan tanah liat 
yang menjadi hati bumi, yang paling bersinar dan cemerlang. 


Maka turunlah Jibril bersama malaikat firdaus, dan malaikat Rofiig al-A'laa dengan membawa 
segenggam tanah dari pusara Rosulullah shallallaahu alaihi wasallam, tanah tersebut putih 
bersinar. 


Kemudian tanah pusara tersebut diadon dengan air tasniim (nama air dalam surga) dan 
dibenamkan dalam sumberan bengawan-bengawan surga hingga ia seperti mutiara putih bersinar, 
cahayanya cemerlang berpijar dan menyebar hingga memenuhi para malaikat yang 
mengelilinginya disekitar “Arsy, disekitar Kursy, langit, bumi, gunung-gunung dan samudera- 
samudera. 


Sejak saat itulah para malaikat dan semua makhlukNya mengenal Nur Muhammad dan 
kelebihannya sebelum mereka mengenal Adam alaihis salam. ALLAAHUMMA SHOLLI “ALAA 
MUHAMMAD. | Al-Madkhol Li al-Abdary 11/20 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0564. AGIDAH : HARI KIAMAT 


PERTANYAAN : 

Ndonk Rengmadhurelakar Ghee Oghee 

Ceritakan saya tentang kiamat..... 

JAWABAN : 

Ani Fah 

Hari dimana seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan dibalas, , , 


Hari itu disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya,pada hari itu penghuni surga dan 
neraka masing2 menetap ditempatnya. 


Sulis Saja Imuet 
Disebutkan dalam surat AL-GIYAMAH : 
1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1081) 


2. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, 

3. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?" 

4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, 

5. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 


6. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya 
diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan merekaf), 
1. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. 
8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula. (AS:Zalzalah 1-8) 
Pl maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan 
sebagainya. 
Giyamat merupakan hal yang wajib kita yakini pasti akan terjadi. Tanpa beriman kepada hari 
giyamat, iman seseorang tidak akan diterima. Sebagaimana tidak diterima apabila tidak beriman 
kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan gadha gadar dariNya. 
Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman : 


ag Jika Io pi (33 lag Ket KALA dlu IK Lah 136) 
"Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, 


dan hari kemudian (giyamat), maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." (An- 
Nisaa':136). 


Mengenai kepastian adanya Hari Giyamat itu sendiri Allah menegaskan dalam firman-firmanNya, 
diantaranya : 


ag AI de GMS) alan Lag Dg pd uin ag db Ji Nara SO UAS cad 633 (T) 
"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. 
Katakanlah: Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan , kemudian 


akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi 
Allah."(At-Taghabunf7). 


Allah subhannahu wa ta'ala berfirman pula : 
PA BA ap aU an Sun sb ad 
"..Serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (giyamat) tidak ada keraguan padanya. 
Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." (As-Syura 7) 
dya UUT Ie Gal Of ea eU ja D3 ed Wei male Ji aj Ily (B2) 
"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi 
yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin 
kepada ayat-ayat Kami." (An-Naml 82). 
Da Koh IS Ia mag man at A5 (9G) 


- - WM 0. -. 9 0. WI 0. 90. Ba. WB. 0g NA. 0 ML 0 Loco. 9. 
Ind US Ja Ia ya lab SUS AS Ula Lg AS Gali! Jual Kamil Ga SB Gal ang 31, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1082 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari 
seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari giyamat), maka 
tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir." (Al-Anbiyaa': 96-97). 


"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu 
dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah giyamat, dan terbelahlah langit, 
karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. 
Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada 
hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang 
tersembunyi (bagi Allah). Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kanannya, maka dia berkata: Ambillah, bacalah kitabmu (ini). Sesungguhnya aku yakin, bahwa 
sesungguhnya aku akan menemui hisab (perhitungan) terhadap diriku. Maka orang itu berada 
dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, (kepada mereka 
dikatakan): Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada 
hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, 
maka dia berkata: Wahai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan 
aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang 
menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang 
kekuasaan dariku. (Allah berfirman): Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. 
Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia 
dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman 
kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan 
orang miskin."(Al-Haaggah 13-34). 


Masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-@uran yang menegaskan tentang hari giyamat. 
Tanda-tanda @iyamat 


Adapun tanda-tanda giyamat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan dengan 
beberapa haditsnya. Diantaranya: 


"Sesungguhnya giyamat itu tidak akan terjadi sebelum adanya sepuluh tanda-tanda giyamat, yaitu 
tenggelam di Timur, tenggelam di Barat, tenggelam di Jazirah Arab, adanya asap, datangnya 
Dajjal, Dabbah (binatang melata yang besar), Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari dari sebelah barat, 
keluar api dari ujung Aden yang menggiring manusia, dan turunnya Nabi Isa."Hadits Riwayat 
Muslim). 


"Dajjal datang kepada umatku dan hidup selama 40 tahun, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam, 
kemudian ia mencari Dajjal dan membinasakannya. Kemudian selama 70 tahun manusia hidup 
aman dan damai, tak ada permusuhan antara siapapun. Sesudah itu Allah meniupkan angin yang 
dingin dari arah negeri Syam (kini Suriah, pen). Maka setiap orang yang dalam hatinya masih ada 
kebajikan meskipun sebesar atom, pasti menemui ajalnya. Bahkan jika seandainya seseorang dari 
kamu masuk ke dalam gunung, pasti angin itu mengejarnya dan mematikannya. Maka sisanya 
tinggal orang-orang jahat seperti binatang buas (fii khiffatit thoiri wa ahlaamis sibaa'), mereka tidak 
mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. 


Dan syetan menjelma pada mereka (manusia) lalu berkata: Maukah kamu mengabulkan? Manusia 
berkata: Apa yang akan kamu perintahkan kepada kami? Syetan lalu memerintahkan kepada 
mereka agar menyembah berhala, sedang mereka hidup dalam kesenangan. Kemudian ditiuplah 
sangkakala. Tapi seorangpun tak akan mendengarnya kecuali orang yang tajam pendengarannya. 


Dan orang yang pertama kali mendengarnya yaitu seorang laki-laki yang mengurusi untanya. Nabi 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1083 083 


bersabda: Maka matilah semua manusia. Kemudian turunlah hujan seperti hujan gerimis. Maka 
keluarlah dari situ jasad manusia (dari kubur-kuburnya). Kemudian ditiup lagi sangkakala, maka 
tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Lalu dikatakan kepada mereka: Wahai manusia, marilah 
menghadap kepada Tuhanmu dan merekapun berada di Mahsyar karena mereka akan diminta 
tanggung jawabnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, pergilah kamu karena neraka telah 
dinyalakan, lalu dikatakan lagi: Dari berapakah? Lalu dikatakan lagi: Dari setiap seribu sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan orang. Begitulah keadaannya pada hari anak dijadikan beruban 
dan pada hari betis disingkap (hari Giyamat yang menggambarkan orang sangat ketakutan yang 
hendak lari karena huru-hara Giyamat)." (Hadits Riwayat Muslim). 


Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika berkhutbah: 


"Wahai manusia, bahwasanya kamu nanti akan dihimpun Allah dalam keadaan telanjang kaki, 
telanjang bulat, dalam keadaan kulup (tidak dikhitan). Ingatlah bahwa orang yang mula-mula diberi 
pakaian adalah Ibrahim AS. Ingatlah bahwa nanti ada di antara umatku yang didudukkan di 
sebelah kiri. Ketika itu aku berkata: Ya Tuhan, (mereka itu adalah) sahabatku. Lalu Tuhan berkata: 
Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudah kamu (wafat)."(HR Muslim). 


Pertanggung jawaban 


Mengenai pertanggungan jawab perbuatan, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 


"Pada hari @iyamat, setiap hamba tak akan melangkah sebelum ditanya empat hal, yaitu tentang 
umur untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan 
untuk apa ia belanjakan, dan (kesehatan) badannya untuk apa ia pergunakan."(HR Tirmidzi, hadits 
hasan shahih, dan teks ini menurut riwayat Muslim). 


Tentang dahsyatnya keadaan Giyamat sampai manusia tak ingat pada lainnya, adapun 
penjelasannya: 


"Dari Aisyah, Bahwa ia teringat Neraka lalu menangis, maka Rasulullah bertanya: Apa yang 
menyebabkan engkau menangis? Aisyah menjawab: Aku teringat pada Neraka, hingga aku 
menangis. Apakah pada hari @iyamat kamu akan ingat pada keluargamu? Jawab Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam : Adapun di tiga tempat, orang tidak teringat pada yang lainnya, yaitu ketika 
ditimbang amalnya sebelum dia mengetahui berat ringannya amal kebaikannya. Ketika buku 
catatan amalnya beterbangan sebelum dia mengetahui di mana hinggapnya buku itu, di sebelah 
kanan, kiri, atau di belakangnya. Dan ketika meniti titian/jembatan (shirath) yang terbentang di 
punggung neraka Jahannam sebelum dia melaluinya."(HR Abu Daud, hadits hasan). 


Itulah peristiwa Giyamat yang wajib kita yakini beserta tanda-tandanya. Semuanya itu merupakan 
hal yang ghaib, hanya Allah yang mengetahui, sedang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengkhabarkan itu dari wahyu Allah. Maka hal-hal yang tak sesuai dengan penjelasan Allah dan 
RasulNya mesti kita tolak, meskipun datangnya dari orang yang mengaku intelek, pakar, ataupun 
mengaku telah menyelidiki bertahun-tahun dengan metode yang disebut ilmiah dan canggih. 
Sebaliknya, kalau itu datang dari Allah dan RasulNya, maka wajib kita imani. Dan beriman kepada 
Hari Giyamat itu merupakan hal yang termasuk pokok di dalam Islam seperti tersebut di atas. 
Mengingkarinya berarti rusak keimanannya. 


www.fb.com/photo.php?fbid-123557867673095&set-0.267711463126&type-1&theater 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1034 ) 084 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0574. ANCAMAN BICARA AGAMA TANPA ILMU 


Allah Ta'ala berfirman: 


di SM Je Oa se Oma Me pa Aa Kia JS Kia - Sisa 2 If Si WB Y, 
Dan janganlah kamu mengatakan terhadapa apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (AS. An-Nahl (16): 
116) 


Berbicara tentang Allah tanpa ilmu akan dimintai tanggung-jawab. 
Allah Ta'ala berfirman: 


Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggunganjawabnya. (AS. Al-Isra' : 36) 


Dasi SI) AI Ga Ana Well adi Gak YAI Of JG ea Ale II Iko Tya Oh GA yi gyaP opal MI Ke ye 
Inlknfy Iki elo peta 13 Ula VUgor Uagoy or KAT UI ad IL lalai Yasa lali 

Artinya: Dari Abdullah bin “Amr bin “Ash I, Rasulullah Saw. bersabda: Allah tidak mengambil ilmu 
dengan cara mencabutnya dari manusia, tetapi Ia mengambil ilmu dengan cara mengambil ulama. 
Jika orang berilmu tidak satu pun yang tinggal, orang-orang akan mengangkat orang yang tidak 


berilmu sebagai pemimpin. Maka jika ia ditanya, ia akan berfatwa tanpa didasari oleh ilmu. 
Akibatnya mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain dengan fatwanya itu. 


Ws AA aU Omka ARI Ce It Al up ale IS bs II Les yag 
Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia mendapat dosa seperti dosa-dosa orang 


yang mengikruinya tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka.” | HR Muslim no. 6804 dari Abu 
Hurairah |. - Mbah Jenggot - 


0575. MENGHADIRI PERKAWINAN ORANG NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Budi Imam Sanjaya 


Pertanyaan Titipan.... Kemaren Siang Siang Dia di Undang Temennya Acara Walimahan,,, Cuma 
Temennya yang Nikah itu Orang Kristen, Acaranya pun di dalam GEREJA,,, dan Stelah Masuk 
kedalamnya Tmn g Ga ikut Acaranya Resepsi, Cuma Ksh Amplop Berisi Uang , lalu PuLang, 
Makan di Prasmanan Pun Ga Mau,,, PadahaL di Tawari Makan Ama SohibuL Hajatnya Mungkin 
Karena Takut Hidangannya Ga HALAL x Yaaa ??? ( Dia Berasumsi Bahwa yang dihidangkan itu 
adalah Daging Babi. Pertanyaannya : 


1. Apa Hukumnya Menghadiri WaLimahan jika si SohibuL hajatnya itu orang Kristen ? Masihkah 
Mjd Wajib u/ Menghadirinya.... ??? 


2. Apakah termasuk dalam Kategori Makanan yang Haram??? jika tmn g itu berasumsi kLu 
Hidangan yang di hidangkan di Prasmanan adalah Daging Babi.... Buat yang jwb Saya ucapkan 
JaZaakumuLLoohu KhoiroL Jazaa'..... 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1085 ) 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 


Haram menghadiriya dan makanan kalau jlas babi juga harom. harom itu bila ad kesenangan hati, 
slahkan bka ktab bujairimi ala al khotib 4/242 dan syarah bahjah 4/211. 


Mbah Jenggot II 
Hukumnya Ditafsil : 


e Boleh apabila kedatangannya sebatas memenuhi undangan tanpa ada perasaan senang 
terhadap mereka atau agamanya atau munkarat-munkarat yang lain. 


e Haram bahkan bisa menjadi kufur apabila kedatangannya disertai perasaan seperti senang 
terhadap mereka atau agamanya atau munkarat-munkarat yang lain. 


11-10 8 so mei | IV el Sa ii 

Ga JS OY ang pit Nila 6 AlrY O Yng oi Lao, OS Of 1 Urutonh Mr DU Jaat BISU Ula orak OS Of del, 
disall OA Ay aa Lnja ai OT Jepara 6 JAS HASIL Lg AS ASI tnya 0 adl ES Gd Lya2n OS EU3 Jas 
Id orak cr ana gaNS yag 2 LII pomilly . din yi pb VSg 0 AU Kemah HA G Akad 2 Alek 3 Lesu, 
Ie Ji ato Of oi gua Rama Goa yh RL Komang Lah 3 ily 6S MUSI, «Riyadi rah OSN sa JUSUI 3YI ya of 
OI 98 er WS 4 dak Lily Aria bb Olmutal Ijo A8 gali ik YUI OY cdi Gin al VI ASI KY 


“Ketahuilah bahwa orang mukmin menjalin sebuah ikatan dengan orang kafir berkisar pada tiga 
hal. Pertama, ia rela atas kekufurannya dan menjalin ikatan karena factor tersebut. Hal ini dilarang 
karena kerelaan terhadap kekufuran merupakan bentuk kekufuran tersendiri. Kedua, interaksi 
social yang baik dalam kehidupan di dunia sebatas dlahirnya saja. Ketiga, tolong-menolong yang 
disebabkan jalinan kekerabatan atau karena kesenangan, disertai sebuah keyakinan bahwa 
agama kekafirannya adalah agama yang tidak benar. Hal tersebut tidak menjerumuskan seorang 
mukmin pada kekafiran, tetapi ia tidak diperbolehkan (menjalin ikatan di atas). Sebab jalinan yang 
semacam ini (nomer 3) terkadang memberi pengaruh untuk memuluskan jalan kekafiran dan 
kerelaan terhadapnya. Dan factor inilah yang dapat mengeluarkannya dari Islam”. 


213-272 pda JH Lal 

ae pa AA AU AS AA Ab Ge ga pa te ba oi MI aU, 
Ob aga Ea pit De Dal Geng el pa in SA) Lan Hp gp Oa Da an uga de 
Ls 8 ES aa Sa Les naa - Tg Na “pa 2 


0.0. #0 


“Dan diwajibkannya atau disunnahkannya vena walimah (resepsi) dikarenakan beberapa 
syarat. Di antaranya adalah, Islamnya pihak pengundang dan yang diundang. Maka tidak ada 
tuntutan untuk menghadiri undangan dari orang kafir, karena ketiadaan rasa kasih sayang 
bersama mereka. (Tetapi) disunnhakan bagi orang Islam untuk mengundang kafir dzimmi (kafir 
yang berada di bawah kekuasaan Negara Islam), tetapi nilai kesunnahan mengundangnya berada 
satu tingkat di bawah kesunnahan mengundang orang Islam lainnya”. 


“Ungkapan Pengarang “Islamnya pengundang”). Di antaranya pula, pihak pengundang bukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1086 ) 086 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang fasiy maupun orang buruk yang mencari jabatan dan pangkat”. 


“(Ungkapan Pengarang “Tidak ada tuntutan”). Yakni, (tidak) wajib dan (tidak sunnah), baik orang 
kafir tersebut sebagai pengundang atau yang diundang, tetapi apabila ia sebagai pengundang dan 
orang Islam sebagai tamu yang diundang, maka ketiadaan tuntutan tersebut sudah jelas. 
Sebailknya, ketiadaan tuntutan menghadiri (undangan) dari orang kafir masih belum jelas”. 


“(Ungkapan Pengarang “Mengundang kafir dzimmi”). Yakni, ada harapan agar dia masuk Islam 
atau karena dia sebagai kerabat atau tetangga. Jika tidak, maka tidak disunnahkan bahkan 
makruh (Syaikh Chalibi)”. 


0578. MENGGUNAKAN WETON DAN PASARAN JAWA 
UNTUK HAJATAN 


PERTANYAAN : 
Muhajir Madad Salim 


Assalamualaikm. Ada yang bisa carikan ibarat keharaman menggunakan weton dan pasaran jawa 
dalam rangka hajatan,pindah rumah dll.. syukron 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam. 
SMS sel ye (KE OY Apr IEEE NB AISI jl Ada malam MS pg NAS ALI Ja pel Jong Jl ISI Ala) 
OS) BINI BY dil Akin Jia mma OS Ol EL ye TEA oil S3) Lalai UE Ba DB La Larj us pria 
AB Abitng ade Ja AI alan Lenny Ab Up Cas odkh . Jong j0 AI ya PGI NAS Aa NAS aa dil Sol AI Gee 
DI Wala PL GIRI ai. SUgkal ya Lage) ppm 
“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah 
atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat 
melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna 
maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu 
Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini 
bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat 
dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela 
adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang 


mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)”. | Ghayat al Talkhis al Murad Hal 
206 |. 


58: ph aA 

PS ad UKS Leola SL ma Sai, SAI Ellen SPP Spbdly IV, OI JUS dead ola YI Of kiss yah 
Ob Op Dadi SMA Cab Jing g Att dab Ja BG md Al PIL) OYP 0S j3 pad DI Ugilos 3yi3 jl p LNYU 
Ulang Cola II sa Jae GS AI ya PGI Ass yag AYAT PAS TAP IY dah AI Upik Bjakis da lt tanki Ill Al 
ya TAI AN de UST slasYI jamaa K4 AB Aib ASIN JI SMS apr eng Jalbr ygd WAE Tama Y EL Ulas Laju 
—ah Alb Of Pel oya pd ALE panas CA (Soe La Sleaadly Lola Cg Jaory Al ya GI Of ass 


“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1087 ) 087 


api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, 
minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan 
Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, 


atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut 
pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasig dan ahli bidah seperti pendapat kaum 
mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan 
sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirirnya, 


atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab 
akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh 


atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab 
akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah". | Tuhfah al- 
Muriid 58 |. 


0594. Berobat ke Dukun PONARI 


PERTANYAAN : 

Irawan Khan 

Berobat ke Ponari kok dianggap musyrik, apa bedanya dengan kita pergi kedokter ? 
JAWABAN : 

Sulis Saja Imuet 


Hukum berobat dengan orang semacam PONARI dan batunya selama mayakini bahwa 
mu'astirnya (yang menyembuhkan) adalah Allah ,bukan air yang dicelupkanin batu 


Hukum keyakinan diklasifikasikan dalam 4 bentuk: 

a. Kalau menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari maka ulama' sepakat 
dihukumi kufur. 

b. Kalau Menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari atas kekuatan yang di 
titipkan Allah pada batu tersebut maka khilaf 
- Pendapat Al-Ashoh tidak dihukumi kufur dan bisa disebut fasig. 
- Mugobil Ashoh dihukumi kufur. 

Cc. Kalau meyakini bahwa batu tersebut pasti bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah 
maka tergolong jahil (orang bodoh) dan tidak menyebabkan kufur 

d. Kalau meyakini bahwa batu tersebut biasanya bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah 
maka termasuk golongan yang selamat. 


Referensi : Tuhfah Al-Murid hlm. 58, Ghoyatu Talkhish hlm. 206, Majmu' vol. IX hlm. 51, Kifayah 
Al-Awam him. 44, Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 163, Fatawi Al-Haditsiyah hlm 316. 


1.58: bw ud 


PS ad US Leola SILY ma Sai, SAI Eklaana SAP Sbd, IV, SN JUS Head ola YI Of kiss ad 
Ob Op Ajal SMA Cab Jing H Att Gb Ja HKG md Al ILY OYP OA Jb pad AI Agil 3yia jl p LNYU 
Wany Cola II sa Jae GS AI ya BG At yag AAS PAS AP IY dah AI Upik Bjakis da let dadi Ill jt Al 
ya TAI AN le UST elasYI  jamaa K4 AB Aib ASIN JI SMS pr Lang Jalbr ygd WAE aa Y CLS Ulas La jDU 
—ah Alai Of elly pd WAE panas LH (Soe LADY Wlely Kelana Jaory AI ya BBI Of Aizsl. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1038 ) 088 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. SI J3 206 : 2 gam jan aka Un OLI yoo HE 

SUS Surel ye KRU ON Ol yor AI ae NG Aid jT Ank pelan NAS pa JI NAS ALI Ja p3T Joey dlu 15) Wil) 

SI) BIN App Val aing Jia pemih OS OP Al ALI ye TEA sal S3) Alah yA Bne YP Lek Len) dis prjy 
AB hit ya de Ja AI ole Lenny Aa Gp Y caakan Ialah Jong ye AL ya FAN, NAS dan JAS ai dil Sole AI SA 
ine SE LayEy Gndeley Ja La pil Cepat hall sal ly Lila pk SSI ily SE plot! oya Lane ppm 
Oa yag MIS olisel JA Y Ala 73 ori! Oya! jang HUI pe yah SU ya SI 3 Gilas ya Jorge Lag Jaa! 

La AI ab) el yoy Ld tan R ABy Las ai Gl Ala yag YJIL plandiaYI, 


2. 44 2 esa ls 


SI Cerbil  IAYI GE Sl Ja AE dai, AYI IS, OKI 9 JI uya tem BUY dil plag JdAI NA yag 
KE DI Aas J9 JSI A0 pdl GlAy SU pln das HK AP SAI Ceri DAA leg Ad Ugua da5 JII Ata 
By BU Aisel age Lah AS ed NAK nalar Sam elly Landa 32 JI Ol Masi 

ce Latar Hilal OA mami Wly elaB II Oak siti Y if disni SY Angol ALI lia 3 HA Of del Hlakesi ad j3) 
AiaAA Alalor A5 All oelny Hlill EV Ca PN aa LSI Ll UJI et Y Of dinas ASI Reel Bal ya aka Laut 
AAS lay Lena 240 s3 Nala Of Aini AW Sad doll Hile La S5 Ob ASIN JI S3 Un pr Leyy Gali ASI 
APA) PS mn UT man II OYJB Lagi 3 BA ory Lah A01 Lesogl Ayda Bi ja UKT Aiitas Rn YI Lagi le mat 
CP Je AK oa Si (Jal, 

Bakul 2 51 HP (PWI el £ ya 


Ady ES alat dg Go ai y KAN ya dr Kaali pb Call ain dad el yan jilor pad el pb Oluldl Sa Ul, 
Uray 33 Yg Lead Gal dya Kol JI lab 3S ih LE deng PSI GAN Laka pi Ega 3 Y al am) 

AI Syur al Ope Akagh! nadi pesan 3 A3 gag 3 oya DI adl Cenda Uillan JAE Co yang OIL LA, Gal LA 
oa Oyasati All 3 Lap) aa Opr EV JS AI Sy JLN NAS pegal Kanan Resa Tj ia (NYI ls oyuld 
oa alenny GIA ly) ad Iyo bel AI Jgn AA) Nai | yoasad Ul pal LET oya Tya ob Lon ad Ga IG SULIT, Wal 
Saba 536 Lily Lalomsel JW "URAT Ulat Va OT pera" Aa) 3 Gobel Olla) See Bad la 2115 Sl) 

Lah Solid Jab | dl OI" Kegakon Ja£ delay SN Yp Cola! Kena pe anlorg OP Leela p3is Sab A8) Bf Juli 
Ha Bole aga OLS ISI WS 35£ ly Lalonet JB 0nd ALA II Ul ny ank dpng dia al pad "Se p- 
ada JB jon) SIRI 4 re ay Kb AS) Jae pelan Keado Ell aye Jl dala lia pb pair Y dil S3 
Ou Of ena Damai Gali Lain Tae mna dy Spa LA Ulang tem Ci AU AS Oly eliddl 4 UU Jonan 
MD aje ma! 

4.163 25 poli bl ee ud 

JL UNY sebar Las ball Lala SU Oky Lab gl OS Ob ea AI Kemal Of ea Ai ng HS AS (R3) 
PES Ae basal! ena ol Aa AS LA SUS pad #nntanay lor alan Ap JB La TO, Ap pl Jb oya Sital eLPYI jam 


ale $ peri Jalal omalg JAM 3 pr Vig BI emo U gaaki Gentan Tg Alb Wae ay of dasi, Sel dub, 
Gentan P9 ae Al Alter Of ai KEY AI ag SY 3 Bole YI Ala Je, OP Ja #UIN Y Adela! Ale pelik OY 5 2 da 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1089 ) 089 


akad ya JII La oya dil ya mjladly HA Jala Gb Galih 2 SAM Al ab ah AB ya LAS on yong lag VI aa 
SI YI Ika OLE yag Jab ad ya add Ul apada Ing NI oya dala mon pg Bpr Gpstag Y l AUI IN. 
5. KI j3 216 3 yo Apa Gg 


dilan Bio AI Bpkb SI yag Elo as de ye OP Bol Sako OA mill SEN Ol yah pel LSI 2 SU, 
CU ya Ailin AU Hall Cmatia M3 ay Era olah JB loan jl penah pad US al ya ba de PUS ye 
AI sold 


0605. TAUHID : NAMA DAN TUGAS MALAIKAT 


PERTANYAAN : 
Rama Rif 


Malaikat itu ada 11 salah satunya mencatat amal manusia. point : Bagaimana cara dia mencatat. . 
? sedangkan manusia itu tidak sedikit jumlahnya tolong bimbinganya kum.. nama-nama mereka 
siapa dan tugasnya apa saja mohon bimbingannya 


JAWABAN : 
Fig Khachu Jumfunk 
Malaikat tidak terhitung jumlahnya..cuman yang wajib diketahui jumlahnya ada 10. 
Ani Fah 
10 Malaikat yang wajib diketahui: 
1. Jibril : menyampaikan wahyu 
. Mikail : mengatur kesejahteraan makhluk 
. Israfil : meniup sangkakala 
. "zrail : mencabut nyawa 
. Munkar # Nakir : menanyai dikubur 
. Rogib # 'Atid : mencatat amal baiktburuk 
. Malik : menjaga neraka 


AD Doa BR O NN 


8. Ridwan : menjaga surga 
Mbah Jenggot II 
Nama dan Tugas-Tugas Malaikat 


Dalam Islam, eksistensi Malaikat menjadi salah satu rukun keimanan umat Islam. Ia dikenal 
sebagai makhluk angkasa penghuni alam supraformal yang disebut alam Jabartit. Dalam 
pandangan umum umat Islam, keberadaan Malaikat secara garis besar dikelompokkan menjadi 
dua. Satu kelompok terdiri dari Malaikat yang segenap hayatnya habis untuk ibadah kepada Allah. 
Kelompok inilah yang disebut dengan Malaikat Mugorrobin. 


Kelompok kedua adalah Malaikat yang bertugas sebagai "fungsionari" Tuhan dalam mengatur 
stabilitas kehidupan alam dunia. Di antara mereka ada yang aktif di bumi dan ada yang aktif di 
langit. Malaikat-Malaikat "fungsionari" Tuhan ini merupakan bawahan yang dikepalai oleh empat 


nya AA 


pimpinan Malaikat: Jibril, Mika'il, Izro'il dan Isrdfil. Keempat Malaikat inilah makhluk yang paling 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1090 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


awal dicipta Allah, paling akhir dimatikan dan pertama kali dibangkitkan kembali dari kematian. 


Dalam surat aL-Muddatstsir : 31 Allah berfirman: "Dan tidak ada yang mengetahui tentara 
Tuhanmu melainkan Dia sendiri". Dari ayat ini kiranya dapat dimengerti betapa tidak memadai 
logika manusia untuk menghitung jumlah Malaikat Allah serta mengekspos secara persis wadhifah 
kesemuanya. Kendati demikian, ayat-ayat gur'ani dan sabda nabi, kiranya telah membantu nalar 
untuk sedikit banyak mengenal identitas makhluk agung ini. Setidaknya ada sepuluh nama serta 
tugas masing-masing yang dapat dikenali melalui pendekatan firman dan sabda : 


1. Jibril 


Untuk Jibril, dalam surat At-Takwir : 19-21 Allah menyebut tujuh predikat kedudukan yang 
dimilikinya. Yakni, Jibril sebagai utusan (rasiil) di antara para Malaikat, sebagai Malaikat yang 
memiliki kedudukan mulia (al-karim), sebagai makhluk kuat yang mampu menandingi kekuatan 
syaitan yang hendak merusak aL-Guran, memiliki keberadaan derajat agung di sisi Allah, 
memiliki tempat istimewa dan luhur (al-makin), sebagai figur yang ditaati (muth6'/pemimpin) di 
antara para Malaikat Mugorrobun dan sebagai sosok terpercaya (al-amin) dalam tugas 
sebagai mediator (penyampai wahyu) antara Allah dan nabi/rasul-Nya. 


2. Mika'il 
an 


Di samping Mika'il sebagai salah satu dari pembesar Malaikat, ia juga memiliki tugas sebagai 
pengatur rezeki seluruh makhluk yang meliputi pengaturan curah hujan dan tumbuh-tumbuhan. 
Ia juga berkedudukan sebagai patih Rasillullah saw. dari penghuni langit. Dalam sebuah hadits 
nabi bersabda: "sesungguhnya aku memiliki dua patih dari golongan langit dan dua patih dari 
penghuni bumi. Dua patihku dari ahli langit itu adalah Jibril dan Mika'il, sedangkan dua patihku 
dari ahli bumi itu adalah Abu Bakar dan Umar". (HR. At-Turmudzy). Lantaran sebagai patih 
Nabi inilah ketika peristiwa perang Uhud keduanya turut berperang di samping beliau yang 
dilukiskan oleh Sa'd bin Abi Wagash sebagai dua laki-laki berpakaian putih bersih yang 
berperang pilih tanding di kanan-kiri Nabi. 


3. Isrofil 


la termasuk dalam barisan pembesar Malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala kematian 
dan kebangkitan. Terjadi perbedaan pendapat seputar berapa kali Isrdfil meniup terompet 
tersebut. Satu versi mengatakan dua kali, tiupan pertama mengakibatkan kematian global dan 
berakhirnya kehidupan. Tiupan kedua adalah awal kebangkitan masal dari kematian global. 
Versi lain mengatakan tiga kali peniupan. Pertama adalah tiupan yang mengakibatkan 
keterkejutan dahsyat yang dirasakan seluruh makhluk. Kedua adalah tiupan kematian global 
dan terakhir adalah tiupan kebangkitan masal. Pada tiupan kematian global ini tidak ada 
kehidupan yang tersisa selain yang mendapat pengecualian Allah. Ahli ta'wil masih beda 
pandangan terkait siapa pihak yang dikecualikan ini. Versi pertama mengatakan mereka 
adalah Jibril, Mika'il, Isrofil dan Izrd"il. Versi kedua mengatakan mereka adalah para syuhada 
dan versi ketiga menyatakan yang dilindungi dari keterkejutan (tiupan pertama) adalah para 
syuhada dan yang dikecualikan dari kematian (tiupan kedua) adalah Jibril, Izrd"il dan Malaikat 
penyangga Arsy. 


4. Izrd'l 
la adalah pemimpin dari para Malaikat pencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Dalam surat 


ny 


aL-An'am : 93 digambarkan bagaimana sadisnya Izrd'il mencabut nyawa orang-orang kafir. 
Sedangkan terhadap orang-orang beriman dalam An-Nahl : 32 disebutkan ia terlebih dulu 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1091) 


mengucapkan salam, sangat pelan-pelan dan membahagiakannya dengan surga. Dalam 
sebuah hadits dikisahkan bahwa Nabi saw. melihat Malaikat maut di sisi kepala seorang 
sahabat Anshar. Beliau berkata kepada Malaikat maut, "pelan-pelan terhadap sahabatku ini, 
dia seorang mukmin'. Malaikat maut menjawab: "Ya Muhammad, aku melakukannya kepada 
setiap mukmin dengan lembut". 


5. Rogib dan Atid 


Keduanya adalah Malaikat yang ditugaskan mencatat segala amal perbuatan hamba Allah 
yang mukallaf, karena tugas inilah keduanya tidak pernah meninggalkan keberadaan hamba 
mukallaf. Rogib dan Atid diberi kemampuan mengetahui apa yang terlintas dalam hati 
manusia. Oleh karena itu Allah berfirman kepada keduanya: "Bila hamba-Ku hendak 
melakukan keburukan, janganlah kalian catat sebagai dosa sebelum ia melakukan, dan bila 
melakukan maka catatlah setara dengan keburukannya itu. Bila ia mengurungkan niatnya 
karena Aku, maka catatiah sebagai satu kebaikan. Apabila hamba-Ku hendak melakukan 
kebaikan, maka catatlah sebagai satu kebaikan meski tidak melakukannya, dan bila 
melakukannya catatlah sepuluh hingga tujuh ratus kebaikan". (HR. aL-Bukhary). 


6. Munkar dan Nakir 


Keduanya adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk memberi pertanyaan kubur seputar apa 
yang diyakini semasa hidup dan memberi siksa kubur bagi yang tidak bisa menjawab. Munkar 
dan Nakir dilukiskan oleh Nabi sebagai dua sosok yang sangat menyeramkan. Sorot kedua 
matanya seperti kilat, suaranya seperti halilintar, memiliki taring, membawa tongkat dari besi 
yang sekali hantam manusia nyaris menjadi abu dan Allah telah mencabut rasa belas kasihan 
dari keduanya. 


1. Ridlwan 


la dipasrahi oleh Allah berada di gerbang surga untuk menyambut kehadiran hamba-hamba 
Allah yang beriman memasuki surga dengan ucapan salam dan penuh penghormatan. Hal ini 
dijelaskan Allah dalam surat Az-Zumar : 73. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. Bersabda, 
"Aku berada di pintu surga dan hendak membukanya, lalu penjaga berkata: "siapa?" Aku 
menjawab, "Muhammad". Penjaga itu lalu berkata "untukmu aku diutus agar tidak 
membukanya kepada seorang pun sebelum engkau". (HR. Muslim). 


8. Malik 
Ia dipilih Allah sebagai pemimpin Malaikat Zabaniyyah. Yakni Malaikat yang bertugas sebagai 


penjaga neraka. Dalam surat At-Tahrim : 6, la dilukiskan sebagai sosok yang sangat kuat, 
keras dan kasar serta patuh terhadap segala yang diperintah oleh Allah. 


Demikianlah nama-nama dan tugas-tugas Malaikat yang dapat dikenali, di luar itu masih banyak 
Malaikat dengan tugas-tugas kompleks seperti Malaikat aL-A'la, Malaikat Mugorrobin, Malaikat 
yang ditugaskan membentuk janin dan meniupkan ruh, Malaikat yang mengatur alam, Malaikat 
penjaga manusia dan lain-lain yang hanya Allah swt. yang mengetahui. Semuanya adalah hamba- 
hamba Allah yang agung dan mulia, tidak memiliki nafsu dan patuh terhadap segala perintah 
Allah. 


0608. MASALAH NERAKA 


PERTANYAAN : 
Rama Rif 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1092 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


NERAKA ITU ADA BERAPA TEMPAT SIH DAN BUAT GOLONG APA SAJA DI PENGHUNINYA 
mohon bimbingannya kum. .. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


“Neraka mempunyai tujuh pintu, untuk masing-masing pintu di huni (sekelompok pendosa yang 
ditentukan)” (As al Hijr :44) 


Diriwayatkan dalam Anwar Nu'maniyah dan Biharul Anwar bahwa ketika Jibril turun membawa 
ayat di atas tadi, Nabi saww memintanya untuk menjelaskan kondisi neraka. Jibril menjawab: 
"Wahai Nabi Allah, sesungguhnya di dalam neraka ada tujuh pintu, jarak antara masing-masing 
pintu sejauh tujuh puluh tahun, dan setiap pintu lebih panas dari pintu yang lain, nama-nama pintu 
tersebut adalah: 

1. Hawiyah (arti harfiahnya: jurang), pintu ini untuk kaum munafik dan kafir. 

2. Jahim, pintu ini untuk kaum musyrik yang menyekutukan Allah. 

3. Pintu ketiga untuk kaum sabian (penyembah api). 

4. Lazza, pintu ini untuk setan dan para pengikutnya serta para penyembah api. 

5. Huthamah (menghancurkan hingga berkeping-keping), pintu ini untuk kaum Yahudi. 

6. Sa'ir (arti harfiahnya: api yang menyala-nyala), pintu ini untuk kaum kafir. 


Tatkala sampai pada penjelasan pintu yang ketujuh, Jibril terdiam. Nabi saw maminta Ia untuk 
menjelaskan pintu yang ketujuh, Jibril pun menjawab: "Pintu ini untuk umatmu yang angkuh" yang 
mati tanpa menyesali dosa-dosa mereka. 


Lalu, Nabi saw mengangkat kepalanya dan begitu sedih, sampai beliau pingsan. Ketika siuman 
beliau berkata: “Wahai jibril, sesunggguhnya engkau telah menyebabkan kesusahanku dua kali 
lipat. Akankah umatku masuk Neraka?" 


Kemudian Nabi saw mulai menangis. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun 
selama beberapa hari, dan ketika sholat beliau menangis dengan tangisan yang sangat 
memilukan. Karena tangisannya ini, semua sahabat ikut menangis, kemudian mereka bertanya: 
“Mengapa beliau begitu berduka?” Namun beliau tidak menjawab. 


Saat itu, Imam Ali as sedang pergi melaksanakan satu misi, maka para sahabat pergi 
mengahadap sang wanita cahaya penghulu wanita syurga, Sayyidah Fathimah as, mereka 
mendatangi rumah suci beliau, dan pada saat itu Sayyidah Fatimah as sedang mengasah gerinda 
sambil membaca ayat “Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal” (al-A'la:17). 


Para sahabat pun menceritakan keadaan ayahnya (Rasulullah saw). Setelah mendengar semua 
itu, Sayyidah Fatimah as bangkit lalu mengenakan jubahnya (cadar) yang memiliki dua belas 
tambalan yang dijahit dengan daun pohon korma. Salman al-Farisi yang hadir bersama orang- 
orang ini terusik hatinya setelah melihat jubah Sayyidah Fathimah as, lalu berkata: " Aduhai! 
Sementara putri-putri kaisar dan kisra (penguasa Persia kuno) duduk di atas singgasana emas, 
putri Nabi ini tidak mempunyai pakaian yang layak untuk dipakai”. 


Ketika Sayyidah Fathimah as sampai di hadapan sang ayah, Ia melihat keadaannya yang 
menyedihkan dan juga keadaan para sahabatnya, kemudian ia berkata: "Wahai Ayahanda, 
Salman terkejut setelah melihat jubahku yang sudah penuh dengan robekan, aku bersumpah, 
demi tuhan yang telah memilihmu menjadi Nabi, sejak lima tahun lalu kami hanya memiliki satu 
helai pakaian di rumah kami, pada waktu siang kami memberi makan unta-unta dan pada waktu 
malam kami beristirahat, anak-anak kami tidur beralaskan kulit dengan daun-daun kering pohon 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1093 ) 093 


kurma. Nabi berpaling ke arah Salman dan berkata "Apakah engkau memperhatikan dan 
mengambil pelajaran?” 


Sayyidah Fathimah az-Zahra melihat -karena tangisan yang tidak terhenti- wajah Nabi menjadi 
pucat dan pipinya menjadi cekung. Sebagaimana yang di ceritakan oleh Kasyfi, bahwa bumi 
tempat beliau duduk telah menjadi basah dengan air mata. Sayyidah Fathimah as berkata kepada 
ayahnya, semoga hidupku menjadi tebusanmu, “Mengapa Ayahanda menangis?” Nabi saww 
menjawab, "Ya Fathimah, mengapa aku tidak boleh menangis?, karena sesungguhnya Jibril telah 
menyampaikan kepadaku sebuah ayat yang menggambarkan kondisi neraka. Neraka mempunyai 
tujuh pintu, dan pintu-pintu itu mempunyai tujuh puluh ribu celah api. Pada setiap celah ada tujuh 
puluh ribu peti mati dari api, dan setiap peti berisi tujuh puluh ribu jenis azab”. 


Ketika Sayyidah Fathimah mendengar semua ini, beliau berseru, "Sesungguhnya orang yang 
dimasukkan kedalam api ini pasti menemui ajal". Setelah mengatakan ini beliau pingsan. Ketika 
siuman, beliau as berkata, "Wahai yang terbaik dari segala mahluk, siapakah yang patut 
mendapat azab yang seperti itu?” Nabi saww menjawab, "Umatku yang mengikuti hawa nafsunya 
dan tidak memelihara sholat, dan azab ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan azab-azab 
yang lainya. 

Setelah mendengar ucapan ini setiap sahabat Nabi saww menangis dan meratap, "Derita 
perjalanan alam akhirat sangat jauh, sedangkan perbekalan sangat sedikit". Sementara sebagian 
lagi menangis dan meratap, "Aduhai seandainya ibuku tidak melahirkanku, maka aku tidak akan 
mendengar tentang azab ini", Ammar bin Yasir berkata, "Andaikan aku seekor burung, tentu aku 
tidak akan ditahan (di hari kiamat) untuk di hisab”. Bilal yang tidak hadir di sana datang kepada 
Salman dan bertanya sebab-sebab duka cita itu, Salman menjawab, "Celakalah engkau dan aku, 
sesungguhnya kita akan mendapat pakaian dari api, sebagai pengganti dari pakaian katun ini dan 
kita akan diberi makan dengan zaggum (pohon beracun di Neraka). Masihkah kita memandang 
remeh ancaman siksa neraka? Atau biarkan diri kita lalai dan sibuk dengan kesenangan dunia 
yang sementara ini? 


0647. A@IDAH GOLONGAN GADARIYAH 


23 oa Saya La sb Sa bi Ka pan Gp 23 Hylan ara PAN ad Pe sia pln kena 

MEA HUB NU Ag KE UJA NIA) Br gg Ph pb aja 

Aa 

Dari Ibnu Umar , dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Akan ada pada umatku 

longsor dan tersalininya rupa. Demikian itu terjadi pada kaum Gadariyyah dan Zindigiyyah.” Hadits 
tersebut adalah hasan shahih gharib. 

BI pa JO Login DI png pap gal gi pl aa pn P3 Who AU poale 1g pai Hao 

AMA SEAL ON) magaga SB Lanny OI Abi ola Jai yagana Rail 3 aga TN 

Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Untuk setiap umat ada orang 

majusinya, dan kaum @adariyyah adalah majusinya umat ini. Maka ketika mereka sakit, janganlah 


kalian menjenguknya, dan jika mereka mati, janganlah kalian datangi jenazahnya.” Sanadnya 
hadits adalah dlaif. 


“ “ o- o - 0. 0 0. OA o - 0 z0 2 R00 A0 AW. W N o- 
dan ng AL hg jar oa ma Al Pa al ae NI PASI ap ii ia Al ala al ikan G1 Saga Tao 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1094 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


gg SEN DI) ngga IE Lana DB AI JL Opi LB ok yawa DI AI Oya) JG JG 
Dari Jabir bin Abdullah ra, dia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya orang 


majusinya umat ini adalah orang-orang yang mendustakan gadar Allah, maka jika mereka sakit, 
janganlah kalian menjenguknya, dan jika mereka mati, janganlah kalian datangi jenazah mereka.” 


Ora JSI ATU Opi Aji OLI Ad DG Al AI Sya JG JG Layan At SP PB PA ae 

BI IE DN) mangagai IP Ly Oh LI odia 
Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Diakhir zaman akan muncul kaum 
yang mendustakan gadar. Ingatlah! Mereka adalah orang majusinya umat ini, maka jika mereka 


sakit, janganlah kalian menjenguknya, dan jika mereka mati, janganlah kalian mendatangi 
jenazahnya.” 


da Last alas SI daa MIL tom JL ma jl Un benci Gita 
Ismail telah bercerita, “Telah bercerita Abu Mush'ab, dia berkata, “Aku mendengar imam Malik 


berkata: “Tidak boleh shalat dibelakang orang golongan @adariyyah.” Sanadnya atsar adalah 
Shahih. 


Khalaf bin Muhammad al Wasithi yang terkenal dengan al Kardus telah bercerita, “Telah bercerita 
Ya'gub bin Muhammad, “Telah bercerita Zubair bin Habib dari Zaid bin Aslam, dia berkata: “Demi 
Allah, golongan Gadariyyah tidaklah mengucap-kan seperti yang telah difirmankan oleh Allah, 
tidak seperti yang telah diucapkan oleh para malaikat, tidak seperti yang telah diucapkan oleh para 
Nabi, tidak seperti yang telah diucapkan oleh para penghuni surga, tidak seperti yang telah 
diucapkan oleh para penghuni neraka dan tidak seperti yang telah di-ucapkan oleh saudara 
mereka, yaitu iblis. Allah ta'ala telah berfirman, (“Dan tidaklah kalian berkehendak, kecuali jika 
Allah menghendaki.”) 


Para malaikat berkata, “Maha suci Engkau, tidak ada ilmu pada kami kecuali yang telah Kau 
ajarkan kepada kami.” Syu'aib berkata, “Dan tidak ada bagi kami untuk kembali ke agama yang 
benar, kecuali jika Tuhan kami, yaitu Allah, meng-hendaki.” 


Penghuni surga berkata, “Dan tidaklah kami mendapatkan hidayah, seandainya Allah tidak 
memberi kami hidayah.” Peng-huni neraka berkata, “Ya Tuhan kami! Celaka kami telah 
mengalahkan kami.” Dan saudara mereka, yaitu iblis, telah berkata, “Ya Tuhanku! Sebab 
menyesatkannya Kamu kepada kami.” 


Abu bakar Said bin Ya'gub al Thaligani telah bercerita, “Telah bercerita al Mugri Abu 
Abdurrahman, “Telah bercerita Abu Luhai'ah dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: “Aku duduk disisi 
Said bin Musayyab lalu ada sebagian kaum berkata, “Hei Abu Muhammad! Sesungguhnya kaum 
telah mengatakan kalau Allah telah menetapkan (menggadarkan) segala sesuatu kecuali amal (: 
perbuatan).” Amr bin Syu'aib berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah melihat Said bin Musayyab 
sebelumnya marah seperti hari ini hingga dia ingin berdiri.” 


Said bin Musayyab berkata, “Terserah, lakukan semaumu. Kehancuran atas mereka seandainya 
mereka mengetahuinya. Ingatlah! Demi Allah, aku telah mendengar hadits yang men-jelaskan 
tentang mereka yang dengan hadits itu sudah men-cukupi kejelekan mereka.” Aku berkata, “Apa 
haditsnya, ya Abu Muhammad?” dia berkata, “Telah berkata kepadaku Rafi' bin Khadij ra, dia 
berkata: “Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1095) 


Oy ata SL AL oya as “3 Ou 
“Akan ada dalam umatku, kaum yang mengufurkan Allah dan al @uran, dan mereka tidak 
mengetahuinya.” 


Aku bertanya, “Ya Rasulullah! Apa yang mereka kata-kan?” beliau menjawab, 
dag OLI 3 Jong je AL Oya 2 Jr PAN AS WS Je Oya (3 yaa ya dl 3 Jong PA ya PAI Oa 
AN Eng BA ama Ab tah IU AB 5 HJ y LAKI 4 SIA Ca mi eat Al Us BA oli 
aah AI DSA 3 dab Anak Aom Jali Atap yaa ) din pam oya Jah Iran OS 3 male iid Uselb Jar 3 je 
iba isa Ud Tale 
“Mereka mengatakan bahwa kebaikan adalah dari Allah dan kejelekan adalah dari iblis, dan 
untuknya mereka telah mem-bacakan al Guran lalu mereka mengufurkan Allah dan al Guran 
setelah beriman dan marrifat. Maka apa yang telah ditemukan oleh umatku dari mereka, yaitu dari 
permusuhan, pertengkaran dan perdebatan, pada zaman mereka adalah kedzaliman para 
pemimpin, sehingga akan mengenai mereka kedzaliman, kesewenang-wenangan dan cinta harta, 
maka Allah ta'ala akan mengirim kepada mereka tha'un (: pagebluk) sehingga mereka akan 
menjadi hancur, kemudian akan ditemu-kan longsor hingga sedikit orang yang akan selamat 


darinya. Orang mukmin pada saat itu sedikit bahagianya dan sangat bersedih. Kemudian akan 
ditemukan tersalininya rupa, sehingga rupa mereka akan disalin menjadi kera dan babi.” 


Nabi saw kemudian menangis hingga kami ikut menangis karenanya, lalu kami berkata, “Ya 
Rasulullah! Untuk apa tangisan itu?” beliau menjawab, 

Aya Tale DN 53 Alah IL 4 Ipad Kim JI Gan ya Jika Vga HA al Kiai tah 3 Kental ad DU Sekai na Lam) 
“Tangis ini adalah tangisan rahmat. Mereka adalah orang-orang yang celaka, karena diantara 
mereka ada yang ahli ibadah dan mujtahid. Ingatlah! Mereka bukanlah orang pertama yang 
mengucapkan perkataan itu dan yang mem-bawanya. Sesungguhnya kebanyakan orang yang 
hancur dari bani Israil adalah mereka mendustakan gadar.” 


Seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah! Apa itu iman kepada gadar?” beliau menjawab, 
5 dad 3 Luis de MN AS JAN EN Ga SY V3 MA MY Ai es om) AU yag Ol 
Sie Ale AI Ja JA Ja jl BIA Ga 3 mi JI pin Aa Ga Jas 3 Land Gledi Gl 
“Beriman kepada gadar adalah kamu beriman kepada Allah saja, kamu mengetahi kalau tidak ada 
seorangpun yang me-miliki kemudlaratan dan kemanfaatan bersama-Nya dan kamu beriman 
kepada surga dan neraka, dan kamu mengetahui kalau Allah ta'ala telah menciptakan keduanya 
(surga dan neraka) sebelum para makhluk lalu Dia baru menciptakan para makhluk untuk 
keduanya. Menjadikannya Dia pada orang yang Dia kehendaki ke neraka adalah suatu keadilan 
baginya. Maka masing-masing akan beramal atau berbuat pada apa yang telah ditetapkan dan 
akan menjadi apa yang dia telah diciptakan untuknya.” Aku lalu berkata, “Maha benar Allah dan 
rasul-Nya.” 


( Hakam |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1096 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0648. ORANG CELAKA ADALAH YANG SUDAH CELAKA 
DALAM PERUT IBU 
SN or ae IK AN Pee LA Iya GT Ou kaga EN Gitagil L JG Oka nd un akan 
0 - w- 0. 30 w L 2 0 Lo. 0...w 3 2 & 2 PN INN PN TP DP 3 g oo. 
Okt da2 uya den 3 dal Glat GP GA oya Ri Jia d2 AI ad D yaaa at AL AS ena dil pil tan Ah oo) Jati WI 
SNI Gak Te tari yen Goa G4 Lale-al Il buy ade ya ya selo ya Jana 
Ily al AN Jo ia ii LAN JAN AG Ja ia Jan siak Hy li yag 
PJB kem 9 ion baya 3 Le ie Uu ULAR Dag 3 DA lah 
Vai AMS yaa Lb Jai Ulat UR SUN elu LS GI ai CAS 
aa NY yap da Any Nadi HT SI Ae Mela Ag Aa Ll al Bj) Uh 


Dari Abu Zubair al Makki, Sesungguhnya Amir bin Watsilah, maksudnya adalah Abu Thufail ra, 
bercerita kepada Amr bin Harits, bahwa dia telah mendengar Abdullah bin Mas'ud ra berkata: 
“Orang yang celaka adalah orang yang sudah celaka ketika berada didalam perut ibunya, dan 
orang yang selamat adalah orang yang mendapat nasehat dengan lainnya.” 


Lalu datang kepadanya seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Usaid al Ghiffari ra, dia lalu 
bercerita kepadanya tentang itu dari perkataan Ibnu Mas'ud dan aku bertanya, “Bagaimana bisa 
menjadi celaka orang yang belum berbuat sesuatu?” Orang itu menjawab, “Apakah kamu heran 
karena-nya? Karena aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Ketika air sperma sudah 
berumur empat puluh dua tahun, Allah “azza wa jalla akan mengutus kepadanya malaikat. 
Malaikat itu lalu membentuknya, memberi pendengaran, penglihatan, kulit dan daging. Dia lalu 
bertanya, “Ya Tuhan! Laki-laki ataukah perempuan?” Allah lalu menetapkan kepadanya apa yang 
Dia kehendaki dan malaikat itu menulisnya. Kemudian dia bertanya, “Ya Tuhan! Ajalnya?” Allah 
lalu mengucapkan apa yang Dia kehendaki dan malaikat pun menulisnya. Kemudian malaikat itu 
keluar dengan membawa buku ditangannya sehingga anak itu tidak akan bisa menambahi atau 
menguranginya.” 

Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad al Gurasyi yang 
terkenal dengan Abu Shakhrah telah bercerita kepadaku pada tahun 309 H, dia berkata: “Telah 
bercerita kepadaku adalah Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Ja'far al Madani pada tahun 234 H, dia 
berkata, “Telah bercerita kepadaku adalah Rawh bin Ubadah, dia ber-kata, “Telah bercerita 
kepadaku adalah Ibnu Juraij, dia berkata, “Telah bercerita kepadaku adalah Abu Zubair, 
Sesungguhnya Abu Thufail berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud ra berkata: “Orang 
yang celaka adalah orang yang sudah celaka ketika berada didalam perut ibunya, dan orang yang 
selamat adalah orang yang mendapatkan nasehat dengan lainnya.” Aku lalu bertanya untuk 
menghinakan setan, “Apakah manusia akan celaka ataukah selamat sebelum dia berbuat?” Dia 
menjawab, “Aku telah bertemu dengan Hudzaifah bin Usaid ra, dia berkata: “Maukah kamu aku 
beritahu pada apa yang telah aku dengar dari Rasulullah saw? Aku telah mendengar beliau 
bersabda, 


8 S0, 0... de Oo No 0D Wi . 90 -. 2 0790 LI 0 . n5 #00 2 90 9. 0-0 0 w 4-0 wW-.9 - 
HS pala la Up) edaah Salaman pl el Ly El JUS plo OI Ula Ip AI Ganga 9 coil JI Kila! S5 jitu (SI 

8 Re 0... Ie SPI 23 “N - 0 AA Iouga 0.9 2 Iga an 2... Ba 22 Pr DADA Bae 2 Hear Dat 
ES yel La Ela) galah Aloe La Ky CSI Jia 3 Lal UAS gel la Ela) aras LN SA Kg Iya 3 ll 
2290. 0 20 -— - 0. 3 PT 0 w ar 1.0 3 Loc WA 3 9 

SAE 9 JA) ya Upah La de lp La Aid SU Gp 3 Ellali 


“Ketika air sperma sudah menetap didalam rahim selama empat puluh dua malam, maka akan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1097 ) 097 


turun kepadanya malaikat rahim dan dia bertanya, “Ya Tuhan! Celaka ataukah selamat?” 
Tuhanmu lalu menetapkan apa yang Dia kehendaki dan malaikat pun menulisnya. Lalu dia 
bertanya, “Ya Tuhan! Laki-laki ataukah perempuan?” Tuhanmu lalu menetapkan untuknya apa 
yang Dia kehendaki dan malaikat pun menulisnya. Malaikat itu lalu bertanya, “Ya Tuhan! 
Bagaimana dengan ajalnya?” Tuhanmu lalu menetapkan apa yang Dia kehendaki dan malaikat 
pun menulisnya. Kemudian malaikat itu naik dengan membawa buku itu yang isinya berupa gadar 
yang tidak bisa ditambah lagi.” 


( Hakam J 
0650. Mati Tenggelam SYAHIDKAH ?? 


PERTANYAAN : 
Riyanto Hidayat 


Assalam...ileh.punten apakah bener ,orang yang mencari nafkah dilaut, terus tengelam mati, 
apakah disebut mati syahid filakhiroh? Mangga, sukron wa afwan...? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Ya, benar tegolong SYAHID AKHIRAT bila memang matinya karena tenggelam 
BAE TPA 242) adi su us DI F8 aa Tani SU, Gali aga it Ja Saga of Jeli, 
HARTA NAN Da ia tab MAY ala ja 
Dany Ula ain AI UNS Uelin mmg Ui SI OA 01 Lee 06 Fi (HA) di 
PAN Ipar ka US ala da Ja ae 
KESIMPULAN 
SYAHID terbagi atas tiga bagian : 
1. Syahid Dunia Akhirat ialah orang yang meninggal demi menegakkan kalimat Allah 


2. Syahid Dunia ialah orang yang meninggal dalam peperangan namun juga berharap akan 
bagian harta rampasan dan semacamnya 


3. Syahid Akhirat contohnya banyak diantaranya orang yang mati tenggelam 


(keterangan orang yang mati tenggelam) meskipun akibat sembrono dalam menaiki perahunya 
seperti orang yang menaiki perahu yang dipastikan tidak akan berjalan selamat diatasnya karena 
kecil atau banyaknya muatan, meskipun demikian tidak menghalanginya untuk mendapatkan 
predikat syahid. | Hasyiyah al-Bujairomi ala al-Khothiib VI/106 |. 


S9 BANI SG Oy eluga Bling 13 VI) Lia Ang yag Cole Oya Gali ya jane La GEA nga 
ANE elagdU (das Lini: 

1 — Lely ca LS yg la dala dag Yg Jaa VE Wall AS Ud (AS Ah ang yag 18) Wall S3 aah 
Bolesdl JAS dag yag pole Op Ala 3 NI SK. 

2 — ey HE Lama JB gd easaII ya JP Agt dag JUS JUS GI ya HAL Ain yag HI LAI KG Ant) 
BANI GA Yg cas dhan, Jami Ga toy Jl. 

3 ISP WA CO AL MISI Oak Cenlad LL ISI Oglaaki 9 JB pP oya Llb JAS Ia 3 SG Ab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1098 | 098 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MW SO dau Ay Uas ola gi cab de OLI Ia lb AL OLI HI BAL ol 
2». 


Syahid dalam uraian diatas (akibat meninggal demi menegakkan panji-panji islam) adalah syahid 
yang mendapatkan pahala khusus yang lazimnya disebut syahid dunia akhirat, dan masih terdapat 
lagi jenis mati syahid yakni syahid akhirat dan syahid dunia, karenanya jenis mati syahid terbagi 
atas : 


1. Syahid Dunia Akhirat ialah orang yang meninggal dalam peperangan, menurut hukum dunia 
tidak boleh dimandikan dan dishalatkan (pendapat mayoritas ulama) sedang menurut 
hukum akhirat, baginya memperoleh pahala istimewa dengan menggapai derajat 
kesempurnaan mati syahid 


2. Syahid Dunia menurut kalangan syafi'iyyah ialah orang yang meninggal dalam memerangi 
orang-orang kafir namun dirinya terbuai dengan menginginkan harta rampasan atau ada 
kebanggaan, riya' dan sejenisnya dalam dirinya. Baginya saat meninggalnya tidak boleh 
dimandikan dan dishalati namun diakhirat dia tidak mendapat pahala atas kesyahidannya. 


3. Syahid Akhirat seperti orang yang meninggal teraniaya tanpa adanya peperangan, mati 
akibat sakit perut, wabah penyakit, tenggelam, berkelana, mencari ilmu, dimabuk cinta, 
tercerai, berada di daerah musuh dan sebagainya. | Al-Figh al-Islaam 11/699 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab 


0662. Benarkah Tidak Ada Siksa Kubur ? 


Tulisan ini merupakan salah satu bab yang terdapat dalam buku "Menelaah Pemikiran Agus 
Mustofa Koreksi Terhadap Serial Buku Diskusi Tasawuf Modern" karya A. Gusyairi Ismail dan 
Moh. Achyat Ahmad. Buku ini merupakan sebuah buku yang menelaah semua pemikiran Agus 
Musthofa yang aneh. Buku ini diterbitkan oleh "Pustaka Sidogiri" ( sebuah usaha penerbitan milik 
Pondok Pesantren Sidogiri ). 


Tak Ada Azab Kubur ? 
Uraian Singkat 


Sebagaimana dijelaskan dalam buku “serial diskusi tasawuf modern” yang berjudul Ternyata 
Adam Dilahirkan, Agus Mustofa mengatakan bahwa buku Tak Ada Azab Kubur? terinspirasi oleh 
bagian tengah (wa fiha tamiitina) dari ayat berikut: 


Allah berfirman: “Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu 
akan dibangkitkan. (AS. Al-A'raf (7): 25). 


Dasar terkuat Agus Mustofa untuk menyimpulkan bahwa azab kubur tidak ada adalah, sebab 
menurut dugaan beliau, penjelasan mengenainya tidak terdapat dalam al-@ur'an. Mengenai hal ini 
beliau menulis: 


Hal yang menarik pertama adalah, kata “azab kubur" tidak ditemukan dalam al-Guran. Kata azab 
di dalam al-Guran diulang-ulang sebanyak 358 kali, dan tidak ditemukan satupun berbicara 
tentang azab kubur. Kalau tidak “azab dunia”, ya menyebut “azab akhirat”. (Tak Ada Azab Kubur?, 
hlm. 148). 


Selanjutnya, didorong oleh perasaan penasaran yang tinggi, beliau melakukan eksplorasi lebih 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1099 ) 


jauh mengenai hal ini. Beliau menulis sebagai berikut: 


Saya cari dari kata “siksa” dengan berbagai kata bentuknya, seperti “siksaan”, “disiksa”, 
“menyiksa”, dan sebagainya. Ternyata ada sejumlah 193 kali. Tetapi sekali lagi saya tidak 
menemukan kata “siksa” yang terkait dengan siksa kubur. Saya mencari lagi lewat kata “kubur”: 
“kuburan”, “dikubur”, “mengubur”. Ternyata ada 23 kali. Dan lagi-lagi, tidak ada yang bercerita 
tentang adanya siksa kubur. (Ibid, hlm. 152). 


Dan akhirnya saya mencoba mencarinya lewat kata “barzakh”. Ternyata dalam al-Guran hanya 
disebut dua kali. Yang pertama bercerita tentang alam arwah... Sedangkan yang kedua, kata 
“barzakh” digunakan untuk peristiwa yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan alam kubur. 
(Ibid, hlm. 153). 


Dari hasil pencariannya yang 'panjang' dan 'melelahkan' ini, Agus Mustofa kemudian sampai pada 
kesimpulan bahwa ternyata menurutnya, informasi mengenai azab kubur memang tidak memiliki 
dalil-dalil yang kuat dan meyakinkan dari al-@uran. Padahal keyakinan mengenai hal ini 
merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Agus Mustofa melanjutkan: 


Seluruh ayat-ayat yang terkait dengan barzakh, kubur, siksa, dan azab, ternyata tidak satupun 
yang menyinggung tentang adanya azab kubur, alias siksa kubur. Sekali lagi kita menjadi merasa 
aneh. Kenapa peristiwa penting yang sudah dianggap sebagai kebenaran ini tidak muncul dalam 
informasi al-Guran. Lebih jauh, kalau kita berbicara tentang keimanan atau rukun iman, azab 
kubur juga tidak muncul menjadi salah satu rukun iman itu. Yang ditegaskan adalah Hari Kiamat 
dan Hari Akhir. (Ibid, hlm. 154-155). 


Karena upaya eksplorasi dan penelusuran yang dilakukan oleh Agus Mustofa tidak membuahkan 
hasil, kemudian beliau mencoba mempertegas mengenai dari mana sumber berita tentang azab 
kubur itu selama ini? Ternyata mengenai hal itu bersumber dari Hadits Nabi e. Setelah tahu bahwa 
informasi itu bersumber dari Hadits, Agus Mustofa berhenti, dan tidak melakukan eksplorasi lebih 
lanjut terhadap Hadits-Hadits Nabi Muhammad e. Beliau menulis: 


Benarkah azab kubur memang tidak ada? Kalau tidak ada, kenapa selama ini kita demikian yakin 
bahwa azab kubur itu ada? Dari mana sumbernya? Ternyata sumbernya adalah Hadits. Sangat 
banyak Hadits yang bercerita tentang azab kubur ini. Mulai dari Hadits yang sangat lemah sampai 
kepada Hadits yang sahih. (Ibid, hlm. 155). 


Untuk memperkuat asumsinya tentang ketiadaan azab kubur, Agus Mustofa menggiring pembaca 
untuk berpikir lebih lanjut, tentunya dengan menggunakan logika khas karangan beliau sendiri. 
Dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa siksaan sebagai pembalasan atas perbuatan manusia 
hanya dilakukan di dua fase: dunia dan akhirat, dan tidak ada siksaan yang ke tiga, yaitu siksaan 
di alam barzakh. Beliau mencatat: 


Jadi al-Guran secara konsisten dan berulang-ulang menceritakan bahwa balasan bagi perbuatan 
kita itu hanya terjadi di dua tempat, dan di dua waktu. Yang pertama adalah balasan duniawi, dan 
yang kedua adalah balasan ukhrawi. (Ibid, 101). 


Begitu nyawa itu keluar dari dalam tubuhnya, tidak ada siksaan badan yang terjadi. Yang ada ialah 
siksaan yang jauh lebih besar, yaitu siksaan di neraka, dan itu terjadi setelah terlebih dahulu 
manusia dihidupkan kembali dari dalam kuburnya. (Ibid, 160). 


Azab kubur, ini menjadi kontroversial adanya, juga dikarenakan alam barzakh adalah fase 
menunggu. Artinya, pada fase ini sebenarnya manusia yang mati itu belum diadili. Kalau belum 
diadili kenapa bisa disiksa? (Ibid, 215). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1100 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari asumsi-asumsi di atas, kemudian Agus Mustofa menggiring pembaca untuk menggambarkan 
lama masa transisi yang akan dialami orang yang sudah meninggal, untuk menunggu terjadinya 
“kiamat kecil” (versi Agus Mustofa). Beliau menjelaskan bahwa orang yang meninggal akan 
merasakan penantian yang amat singkat di alam barzakh, kendati kenyataannya berjuta-juta 
tahun. Beliau menulis: 


Akan tetapi, kita bakal bertemu dengan informasi-informasi “aneh' dari dalam al-Guran tentang 
lamanya alam barzakh tersebut. Menurut al-@uran, alam barzakh alias alam kubur itu akan 
berlangsung singkat. Setidak-tidaknya begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang 
dibangkitkan. (Ibid, hlm. 186). 


Agus Mustofa mendasarkan pernyataan-pernyataan tersebut pada ayat-ayat al-@ur'an berikut: 
(S2 :PLTJ AyaYY ME JO Opi) san Dental Ga 
Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya, dan kamu 


mengira bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur/di dunia) kecuali sebentar saja. (AS. Al- 
Isra' (17): 52). 


S5 HBO 2 Lap Ne anis Lu Pee Lu dya — AAN pat pa 
Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, “Mereka tidak berdiam 


(dalam kubur) melainkan sesaat (saja). Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari 
kebenaran). (AS. Ar-Rum (80|: 55). 


(S2 :IBE) vm) edi Si ya AA La la TA ya Ui ya Ul UG, 
Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur 
kami (kubur)?”. Inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya) 
. (AS. Yasin (86J: 52). 
Beliau menyatakan bahwa ayat-ayat ini menarik untuk dikaji dan diperhatikan secara cermat, 
karena ayat-ayat di atas ternyata menjelaskan tentang sumpah-sumpah orang yang berdosa, yang 
semestinya mengalami siksa kubur. Tapi anehnya mereka seperti tidak merasakan adanya azab 


itu. Seakan-akan tak ada yang memberatkan mereka selama berada di alam barzakh. (Ibid, hlm. 
189). 


Agus Mustofa menjelaskan lebih lanjut: 


Tentu saja ini terasa aneh buat kita yang selam ini berpikir bahwa di dalam kubur itu ada azab. 
Kalau memang ada azab, mestinya orang-orang yang berdosa akan merasakan betapa lamanya 
hidup di alam barzakh. Namun Allah memberikan informasi sebaliknya, bahwa orang-orang yang 
berdosa merasa demikian singkatnya berada di alam barzakh. (Ibid, hlm. 190). 


Terkait dengan kesimpulan ini, dalam serial buku tasawuf modern yang lain (Ternyata Akhirat 
Tidak Kekal), Agus Mustofa menjelaskan lebih tegas lagi, bahwa lama masa yang akan dialami 
seseorang di alam barzakh memang teramat sebentar, seperti orang yang sedang bangun dari 
tidur, sebelumnya tidak merasakan apa-apa, namun tiba-tiba mendapati Hari Kiamat terjadi tanpa 
disadarinya. Beliau berkata: 


Jadi bagi yang sekarang sudah berusia 40 tahun misalnya, jika diambil rata-rata usia manusia 
modern 65 tahun, maka kiamat baginya hanya tinggal 25 tahun lagi... Kenapa demikian? Karena 
begitu dia meninggal, dia sudah tidak merasakan lagi masa penantian “kiamat bumi" yang 
diperkirakan masih tinggal ribuan tahun. (Ternyata Akhirat Tidak Kekal, hlm. 146). 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1101) 


Kesimpulan ini beliau dasarkan pada penafsiran pribadi dari AS. Al-Isra' (17): 52 di atas. Ketika 
menjelaskan ayat tersebut, Agus Mustofa berkata: 


Artinya ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa selama kita berada di alam barzakh, 
kita tidak merasakan masa penantian itu sebagai waktu yang lama. Bahkan rasanya hanya sekitar 
satu hari saja. Sehingga praktis begitu kita mati, maka tak lama kemudian kita sudah akan 
bertemu dengan Hari Kiamat. (Ternyata Akhirat Tidak Kekal, hlm. 145-146). 


Kemudian bagaimanakah tanggapan Agus Mustofa terhadap ayat-ayat al-@uran dan Hadits- 
Hadits Nabi e yang secara tersurat maupun tersirat menjelaskan tentang adanya azab kubur? 
Agus Mustofa mengatakan bahwa itu hanya sebagai efek-efek positif dan negatif serta 
penampakan siksa dan nikmat semata, bukan siksa dan nikmat yang sesungguhnya. Beliau 
menulis: 


Cerita tentang Firaun dan orang-orang syahid (di dalam al-@uran) adalah bersifat kasuistik, yaitu 
orang-orang yang jelas-jelas kafir dan orang-orang yang jelas gugur di jalan Allah I. Mereka sudah 
merasa menyesal dan bahagia selama di alam barzakh, sebagai efek internal dalam jiwa mereka. 
Selebihnya manusia pada umumnya menunggu masa pengadilan. (Tak Ada Azab Kubur?, hlm. 
218). 


Tanggapan 


Tampak jelas dari uraian singkat di atas, bahwa Agus Mustofa mendasarkan kesimpulan “tidak 
ada azab kubur" pada eksplorasi yang beliau lakukan sendiri terhadap rujukan primer dalam Islam 
(al-@ur'an), yang ternyata tidak berhasil beliau temukan. Namun di sini perlu dikemukakan bahwa 
tidak semua permasalahan yang tidak bisa dirujuk secara tegas dalam al-@uran lantas kemudian 
bisa dinafikan. Betapa banyak permasalahan yang rujukan lugasnya tidak tercantum dalam al- 
@uran, akan tetapi dijabarkan dalam Hadits, dan itupun juga harus diyakini kebenarannya, 
sebagaimana telah kita uraikan secara lugas pada bagian sebelumnya. 


Jika memang demikian halnya, maka tidak ada alasan untuk menafikan kebenaran adanya azab 
kubur, terlebih selain diuraikan secara lugas dalam Hadits, kebenaran azab kubur ternyata 
dijelaskan secara tersurat dalam al-Guran, sedangkan Hadits memberikan penjelasan detailnya. 


Bagaimanapun, eksplorasi kata (“azab”, “kubur”, “barzakh”) yang dilakukan oleh Agus Mustofa 
lebih tampak seperti tugas pekerjaan rumah untuk tingkat taman kanak-kanak. Dengan hanya 
membaca al-@uran dan terjemahannya dari sudut pandang pribadinya, beliau akan sulit untuk 
bisa sampai pada kebenaran. Sebab, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, 
upaya memahami al-@uran memerlukan keahlian tersendiri (tidak semua orang bisa menafsiri), 
dan harus dilakukan secara holistik. Menafsiri al-Guran memerlukan perangkat keilmuan yang 
kompleks, memerlukan pengetahuan tentang asbabun-nuzul, nasikh-mansikh, munasabah, dll. 
Informasi mengenainya tidak bisa dilepaskan dari Hadits-Hadits Nabi. 


Terkait dengan pembahasan tentang azab kubur, sebetulnya terdapat sejumlah ayat yang 
diturunkan terkait dengan azab kubur. Penjelasan ini didukung oleh Hadits-Hadits yang 
kualitasnya tidak diragukan (shahih), antara lain adalah sebagai berikut: 

(27 3ILAT pada sg La Adit Jay CBN Ab In 32 9 Gal Ld 3 AI SU Nat Sad li eh. 


Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 
kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan 
memperbuat apa yang Dia kehendaki. (AS. Ibrahim (141: 27). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1102 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menurut para ulama, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan azab kubur. Maka yang dimaksud 


adalah, Allah I meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh 


(kalimat tauhid, Ia Ilaha illa Allah), baik di dunia maupun di alam kubur, ketika seseorang 


mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, sehingga ia bisa memberikan jawaban- 
jawaban yang benar. Karena itulah, Rasulullah e ketika selesai memendam mayat, beliau tidak 


langsung beranjak dari tempatnya, akan tetapi beliau berseru kepada para hadirin: 
Ga ag olyy) Hala DI PP ena Ad IILAg KAN Ig asal 
Mintakanlah ampun untuk saudara kalian (yang meninggal ini), dan doakanlah agar ia diteguhkan 


hatinya (berpegangteguh pada kalimat tauhid), sebab ia sekarang sedang ditanyakan. (HR. Abu 
Daud). 


Penjelasan ini demikian kuat, sebab didukung oleh mayoritas pakar tafsir dan ahli Hadits, yang 

menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan azab kubur. Berikut kami cantumkan 

beberapa di antaranya: 

LIL yaaa yet Iyrag Of ep BS cit Jaan batasan Op DIY Of aging AI 5 Je 5) hadi" 2JG 
MOLawAdI Olgay MEI 3 GA AI 3 Ha II Na adi li 

Dari al-Barra' bin “Azib t, bahwa Rasulullah e bersabda: “Seorang Muslim, jika ditanya (oleh 

Malaikat Munkar dan Nakir) di dalam kubur, ia akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan 


Allah I, dan Nabi Muhammad e adalah utusan-Nya. Maka itulah yang dimaksud dengan firman 
Allah I: Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 


kehidupan di dunia dan di akhirat. (HR. Bukhari Muslim). 

Lie gp SB yaa op ep UN cl ara Ian Aly ai WN f3 Se od don AE GI Ju 

MAS aa Sd AI Ke" NG Ka kea a JS UEN JG pi Ainan an Me IBU Liat pdl AN ana 
(SAS og) il Ola 


Dari al-Barra' bin “Azib t, bahwa Rasulullah e bersabda: Jika seorang mukmin berada di dalam 
kuburnya, lalu ia didatangi (dua malaikat), kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali 


Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itulah maksud dari firman Allah |: 
Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. 


Muhammad bin Bisyr bercerita kepadaku, Ghundar bercerita kepadaku, Syu'bah menceritakan 
Hadits yang sama, dan menambah: (bahwa firman Allah 1)yutsabbitullah...” diturunkan dalam 
masalah azab kubur. (HR. Bukhari). 


Tidak sebagaimana kesimpulan Agus Mustofa, serta persepsinya yang mengatakan tidak ada 
pijakan yang kuat tentang azab kubur dari al-Guran, ayat di atas justru dengan tegas diturunkan 
dalam rangka menjelaskan kebenaran adanya azab kubur. Di samping itu, sebetulnya di dalam al- 
@uran terdapat ayat lain yang menjadi pijakan kuat bagi kebenaran adanya azab kubur, dan 
didukung oleh pendapat para ulama ahli, yang sebagian kami uraikan sebagai berikut: 


BAL #ILO2Y AKN “pakai Spa IT ME 3 ASI SU, 
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah 
begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). (AS. At-Takatsur (102) 1-3). 


Dalam menafsirkan ayat ini, pemuka pakar tafsir dan ahli sejarah, al-Imam Abu Ja'far Muhammad 
bin Jarir ath-Thabari, mengatakan: 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1103 ) 103 


IL AN BY AN Dia JIN Tana (Aa Jb IA Sp Ulah da MEN UI aa Ca Segan MA AN Sp 
Wa mad An Kan Gap TG Ta Ogla a D padngan mail AE mala Uni aj NA ye ai 03. 
Firman Allah I: “Hatta zurtum al-magabir', maksudnya adalah: Sehingga kamu meninggal dan 
dikebumikan di dalam kuburan. Ayat ini merupakan dalil atas kebenaran adanya azab kubur. 
Karena Allah I telah menyebut kubur dan memberitakan kepada kaum-kaum yang lalai dalam 
menumpuk-numpuk harta, bahwa kelak mereka akan mengetahui apa yang akan menimpa 
mereka, ketika mereka telah memasuki alam kubur. Informasi ini merupakan ancaman dan 
intimidasi untuk mereka. 


Kesimpulan dari at-Thabari ini diperkuat oleh Hadits yang bermuara kepada Sayyidina Ali bin Abi 
Thalib t berikut: 


Aye te Iis 3 "Deyala Spa SS AE 3 Te AKUN SU "AAN ola SI AN Iis HUI US UG 
Pri 
Dari Sayyidina Ali t, beliau berkata: pada mulanya saya agak ragu tentang azab kubur, sehingga 


turuniah ayat ini “alhakumut-takatsur, hatta zurtumul-magabir, kalla saufa ta'lamin” yang 
diturunkan dalam masalah azab kubur. 


Lebih tegas lagi, adalah penafsiran Ibnu “Abbas tentang ayat ini, yang dikutip Ibnu “Adil dalam 
tafsirnya, sebagaimana berikut: 


Pal SS & Jja Va "gada Baja SE IS SP) Hoek jl Jb: 
Ibnu Abbas t berkata: “Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui”. Maksudnya adalah, kelak 
kalian akan mengetahui azab kubur yang akan ditimpakan pada kalian.. 


Selain dua ayat di atas, ada lagi ayat lain yang diturunkan berkenaan dengan siksa kubur, 
sebagaimana penjelasan berikut: 


(124 :I2OY dy Leni AL aa 9 SA Lisan ti BP 3 se ah. 
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang 


sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta”. (AS. Thaha 
(20): 124). 


Penjelasan mengenai sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah t berikut: 
dna le be yP € (Ole Gal lg) Ll lie" HI Min Laman OB" Ie) Jr dp 3. 


Dari Abi Hurairah t, dari Nabi Muhammad e, mengenai firman Allah | “fa inna lahi ma'isyatan 
dhanka”, beliau bersabda: “(Maksud ayat ini adalah) siksa kubur. (HR. Ibnu Hibban). 


Lebih tegas lagi adalah Hadits riwayat Abu Hurairah t yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 
Ibnu Hibban sebagai berikut: 


N R0 00 c.090.2 0 OL .5050 2... 3 Iu Ie 8. - Ro Ako Ie DA WI 90 — 0. - o- 2. 01 w " - 2 
AN Jay ye Ba Ud 0S yad LI AIS Ad yarg ES Ogan 0d di eny el han 2) io Soho :dbe 
2 0 "0 Ewe. Loc 3 0oww 0 30 #ow -— 390 - Ao c2 3 we 3 3 - 0. ERA o- : 1 3 LA BIA - 
AL IS Un Ogan Seyei Oya Ubi O prod) Ranah Ale Jang Wi ta Ugmdi GA Cara PHI Lela :Ju 
2. 0. 2 Ie 3 010 Se Ie 0 PJ 

((erup B Ole ya Oni DAA lg) "ala ga (dl Ai peda 3 45 gaada 9g). 


Dari Abu Hurairah t, dari Rasulullah e, beliau bersabda: “Sesungguhnya orang mukmin dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1104 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kuburnya berada dalam kebun yang hijau, dan kuburnya diluaskan menjadi 70 hasta, dan terang- 
benderang seperti bulan purnama, apakah kalian tahu, dalam masalah apa ayat “Maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpun-kannya pada hari 
kiamat dalam keadaan buta” itu diturunkan?” Para Sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang 
mengetahui”. Nabi e bersabda: “(Ayat ini diturunkan menjelaskan) siksaan orang kafir dalam 
kuburnya. Demi Allah, ia telah diberi 77 tinnin, apakah kalian tahu apa itu tinnin? Tinnin itu adalah 
ular, masing-masing ular memiliki tujuh kepala yang menyengatnya dan menggigitnya sampai Hari 
Kiamat. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban). 


Tiga ayat di atas (AS. Ibrahim (141: 27, AS. At-Takatsur (102) 1-3, dan AS. Thaha (20J: 124), 
menjelaskan tentang azab kubur dari sisi asbabun-nuzil (sebab diturunkannya suatu ayat). 
Artinya, dua ayat tersebut diturunkan dalam rangka menjelaskan tentang kebenaran adanya azab 
kubur. Kesimpulan ini telah final, berdasarkan kesepakatan para ulama tafsir dan Hadits, dengan 
didukung data-data dari Hadits-Hadits yang kuat. Dan seharusnya, ini sudah cukup untuk 
mementahkan praduga Agus Mustofa, yang berkesimpulan bahwa azab kubur tidak memiliki 
pijakan kuat dari al-Guran, serta menganggap Hadits-Hadits sahih tentang azab kubur hanya 
sikasaan mental. Buktinya Hadits-Hadits di atas dengan tegas menjelaskan tentang siksaan fisik— 
sebagaimana kami jelaskan dalam uraian lebih lanjut. 


Selebihnya, ada pernyataan-pernyataan lain dari al-@ur an yang secara substansial menunnjukkan 
tentang kebenaran adanya azab kubur. Seorang mufasir terkemuka, al-Imam Fakhruddin ar-Razi 
(544-606 H/1150-1210 M), memberikan ulasan lugas mengenai ayat lain dalam al-Guran yang 
menjelaskan tentang hal ini, sebagaimana berikut: 


CL :IAON AE) jar ce GP IL Jah ah AS yaa Usa) gadi Ul Un LG, 
Mereka menjawab: “Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah 


menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu 
jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?” (AS. Ghafir (40J: 11). 


Menurut ar-Razi, ayat ini memberikan petunjuk yang jelas terhadap adanya azab kubur. Hal ini di 
faham dari kata-kata “amattana itsnataini” (dimatikan dua kali). Mati yang pertama adalah 
kematian yang terjadi di dunia (yang kemudian dikuburkan), sedangkan mati yang kedua adalah 
mati yang akan dialami semua orang setelah mereka dihidupkan di dalam kubur. 


Penjelasan dari ayat ini bertentangan secara diametral dengan pemikiran yang dimunculkan oleh 
Agus Mustofa, di mana menurut beliau, orang-orang yang mati di dalam kubur tak ubahnya 
dengan orang yang tidur, sehingga ketika mereka dibangkitkan, mereka merasa hanya berada 
selama satu atau setengah hari di dalam kubur. Artinya orang-orang yang berada di dalam kubur 
tidak hidup, namun tetap mati, atau laksana orang yang tidur, dengan mengutip beberapa ayat 
yang diduga bisa memberikan dukungan terhadap pemikirannya, seperti AS. Ar-Rum (30J: 55 dan 
al-Isra' (17): 52, Yasin (36: 52, yang tanggapannya akan kami jelaskan lebih lanjut. 


Ar-Razi menjelaskan bahwa kata-kata “imatah” yang merupakan akar kata “amattana” berarti 
“mematikan”. Jadi, ayat di atas menunjukkan terjadinya kematian setelah seseorang hidup di 
dunia. Ini adalah kematian yang pertama. Sedangkan kematian yang kedua adalah kematian 
setelah kehidupan di dalam kubur. Selanjutnya, jika kehidupan di dalam kubur adalah sebuah 
kebenaran yang pasti (hagg), berarti nikmat dan siksa kubur juga merupakan kepastian Allah | 
yang tidak terbantahkan, sebagaimana dijelaskan secara lugas dari ayat-ayat al-Guran dan 
Hadits-Hadits Nabi. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1105) 


Dengan demikian, maka pernyataan yang berseberangan dari Agus Mustofa justru sangat 
mengherankan. Ironi ini selanjutnya lebih diperparah lagi dengan statemen beliau yang lain, yakni 
menuding ayat yang menjelaskan kebenaran adanya azab kubur secara tegas sebagai ayat yang 
memunculkan interpretasi “spekulatif. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut: 


£. 20 B3 W 3 Om OA JW Io 0 AL 0. S0 01X .o. - Pad 3. 09 0 00. 3 3 -09 - 02 0- 0w — 
Ade JI Ogd ad ob ia mealai pai meal Y Bli de Iya Rertadl Jai yag O gila MA oa Mp yang 
(101 :I9| xi (alas. 


Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik: dan (juga) di 
antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak 
mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa 
dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang besar. (AS. At-Taubah (9J: 101). 


Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang munafik yang berada di sekitar Madinah, yang 
berpura-pura beriman kepada Nabi Muhammad e, namun sejatinya mereka tidak beriman dan 
tetap memusuhi serta menaruh dendam kepada Nabi Muhammad e. Karena itu Allah I 
mengancam mereka dengan azab yang berlipat ganda, yakni dengan aib, cela dan kerugian yang 
menimpa diri mereka, keluarga serta harta benda mereka di dunia, dan siksaan-siksaan yang 
pedih di dalam kubur. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata “disiksa dua kali” dalam ayat di atas. 
Setelah siksa kubur berakhir, Allah | akan menghukum mereka dengan “azab yang besar”, yakni 
siksa yang pedih dan abadi di dalam neraka. 


Redaksi ayat tersebut teramat jelas hingga nyaris tak memerlukan interpretasi apapun, bahkan 
tidak mungkin diselewengkan pada pemahaman-pemahaman yang lain, apalagi kemudian 
disangsikan kebenarannya sebagai ayat yang memberikan informasi akurat tentang adanya azab 
kubur (seperti yang dilakukan Agus Mustofa). Karena itulah Imam al-Bukhari dalam Shahihul- 
Bukhari menjadikan ayat ini (AS. At-Taubah (9|: 101) sebagai salah satu landasan utama dalam 
menetapkan keyakinan adanya azab kubur, di samping AS. Ghafir (40|: 45-46: 


(46 :IAOT jty “ASI KET 63 JT Ai ALI a13 ag Can UAS Ugle D yea YUI. 
Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. 


(Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat 
keras”. (AS. Ghafir (40J: 46). 


Tidak sebagaimana praduga Agus Mustofa, surat ini (AS. Ghafir (40J: 46) justru merupakan dalil 
paling lugas (ashrahu dalilin) dari al-Guran yang menjelaskan tentang kebenaran adanya azab 
kubur. 


Namun, betapapun dalil-dalil dari al-@ur'an di atas begitu kuat, Agus Mustofa bersikeras dengan 
pandangan pribadinya (tak ada azab kubur), dengan cara menafsiri al-@uran sesuai pemikiran 
beliau, serta mengesampingkan Hadits-Hadits sahih yang menjelaskan kebenaran azab kubur 
yang berupa siksaan secara fisik, dan mengatakan jika semua cerita tentang malaikat dalam kubur 
beserta siksa-siksa kubur yang mengerikan itu hanya sebagai 'dongeng' yang sering kita dengar 
sewaktu kecil, dan itu hanya sekadar ilusi belaka. Agus Mustofa menulis: 


Selama ini banyak yang beranggapan bahwa badan orang yang meninggal mengalami 
pembalasan, berupa siksa atau sebaliknya, di dalam kubur. Pada waktu kecil, kita sering 
mendengar pengajian di kampung, dari guru atau orang-orang di sekitar kita, bahwa seorang yang 
meninggal bakal didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Mereka bertugas untuk menanyai si orang 
meninggal tersebut. “Siapa Tuhanmu?” “Siapa Nabimu”?, “Apa Kitabmu?”, “Apa agamamu”?, dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1106 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seterusnya. Jika si mayit tidak bisa menjawab, maka malaikat bakal menghajarnya dengan 
menggunakan cemeti atau gada, sampai badannya hancur, kemudian dijepit oleh tanah yang 
merekah... 


Gambaran-gambaran semacam ini masih terekam kuat dibenak kebanyakan kita. Bukan hanya 
karena berulangkali dibacakan oleh 'petugas' kepada salah satu di antara kita saat meninggal dan 
baru dikubur. Tapi juga dikarenakan cerita-cerita itu disebarkan dalam bentuk komik-komik untuk 
konsumsi anak-anak di jaman itu. Ketika dewasa saya merasa penasaran dan mencari sumber itu 
dari dalam al-@uran. Ternyata memang tidak memiliki pijakan yang kuat. (Tak Ada Azab Kubur?, 
hlm. 157-158). 


Saya tidak akan melakukan pembahasan tentang Hadits-Hadits itu di sini, karena akan 
membutuhkan ruang yang sangat besar. Akan tetapi secara umum, Hadits-Hadits yang bercerita 
tentang siksa kubur dalam konteks 'siksaan badan” memang berasal dari Hadits-Hadits yang tidak 
bisa dipertanggung-jawabkan. Sedangkan Hadits-Hadits sahih lebih bercerita azab-azab kubur 
secara normatif. Bahwa ada azab kubur, tetapi tanpa penjelasan detail bentuk siksaan yang 
dialami oleh para arwah itu. (Tak Ada Azab Kubur?, hlm. 155). 


Barangkali Agus Mustofa tidak tahu, bahwa apa yang beliau sebut sebagai cerita yang sering 
didengar pada waktu kecil itu, yang kita dengar dari ceramah-ceraham di kampung, sejatinya 
adalah Hadits-Hadits Nabi Muhammad e yang tidak diragukan kesahihannya? Hadits-Hadits itu 
secara literal juga menjelaskan siksaan kubur secara fisik, bukan hanya secara mental. Maka, 
betapa nistanya kita, jika mengaku sebagai umat Nabi Muhammad e, namun di samping itu kita 
menolak mentah-mentah Hadits-Hadits beliau yang sahih, hanya karena tidak sejalan dengan 
pikiran pribadi dan hawa nafsu semata? Marilah kita simak sebagian di antara Hadits-Hadits 
shahih dimaksud: 
Aa ye ed UNA lai OK obi ergllai 2 A mama AL loe ae Sia ari da3 Ka IU 
AN GE 3 Lepai a G Sa Ji 9 An dna aga dak 
A Ju Ha €: 3 Ka Yg da Y Ulas Aa Ji Com usa SA seh pe Wlngan Kal 
(SIS 015) sala y ak iya Lean Rana wa an un api ee G jam ep 
Dari Anas t, dari Rasulullah e beliau bersabda: “Seorang hamba ketika telah (rampung) di kubur, 
serta para pengantar telah pulang semua dan ia mendengar bunyi sandal mereka, maka 
datanglah dua malaikat (Munkar-Nakir), lalu keduanya mendudukkannya seraya bertanya, 
“Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad e? Lalu ia menjawab, “Saya bersaksi bahwa 
beliau adalah hamba Allah I dan utusan-Nya. Lalu kedua malaikat berkata: Lihatlah tempat asalmu 
di neraka, sekarang telah diganti oleh Allah I dengan tempat di surga. 


Kemudian Nabi bersabda: Lalu ia melihat kedua tempat tersebut (tempat di neraka dan tempat di 
surga, sehingga bertambahlah kegembiraannya). 


Adapun orang kafir atau orang munafik (ketika menjawab) akan berkata, “Saya tidak tahu, saya 
menjawab sebagaimana orang lain menjawab. Lalu dikatakan kepadanya, “Kamu tidak faham dan 
kamu tidak membaca”. Lalu ia dipukul satu pukulan dengan palu dari besi antara dua telinganya, 
sehingga ia menjerit dengan suara lantang yang dapat didengar oleh sesuatu yang ada di 
sampingnya, kecuali manusia dan jin. (HR. Bukhari). 


2 us JB be 0 SAN US ch ole FT dada lan Ryan Dl Leto Al yan Kane ya 
di Ipa ed Ip 5 cai Agan NI 2 LAS SG, Ta Aa pai" SIB PA Ae ye EL Sean 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1107) 107 


Te AA pel AE" 3 7 LI Mi ya Sari. 
Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu “anha, bahwa seorang perempuan Yahudi masuk 
kepada beliau, seraya bertutur tentang azab kubur. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, “Mudah- 
mudahan Allah | melindungimu dari azab kubur”. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada 
Rasulullah e tentang azab kubur, lalu Nabi e menjawab: “Betul, azab kubur itu ada”. Lalu Sayyidah 
Aisyah berkata: “Lalu setelah itu, saya tidak pernah melihat Rasulullah e salat melainkan beliau 
memta perlindungan kepada Allah | dari azab kubur. Imam Ghundar menambahkan dalam 
riwayatnya, bahwa Nabi e bersabda: “Ya. Azab kubur itu benar adanya.” (HR. Bukhari). 


Berdasarkan dalil-dalil yang teramat kuat dan akurat ini, maka tidak heran apabila para ulama 
megatakan bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa azab kubur adalah benar 
adanya (hagg), sebagaimana pernyataan Imam Abu Bakar bin Mujahid berikut: 


PN aed -9 3 3 -9 0 20 4 o co. 2g L SOAL. W Pd ..- o- - RAM “3 2 0 9 PH 3 0, 3,0. 
Ga Clgah Lalang 9 Upah Lazong Ol ang By 3 Ojak al Ofy 6G pl lis Of Aini Jaa meet Helala Gp SG pl JB 


Abu Bakar bin Mujahid berkata: Ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa azab kubur 
adalah benar adanya, dan bahwa manusia akan mendapatkan cobaan di dalam kubur-kubur 
mereka, setelah mereka hidup dan ditanyai oleh malaikat di dalam kubur, dan Allah | meneguhkan 
hati orang-orang dikehendaki-Nya di antara mereka. 


Dengan demikian, berarti pemikiran Agus Mustofa telah berseberangan dengan nash al-@uran, 
ajaran Hadits Nabi Muhammad e, dan kesepakatan para ulama sepanjang masa. 


Untuk melengkapi akurasi data-data al-Guran dan Hadits di atas, berikut kami kutip Hadits-Hadits 
yang berkenaan dengan azab kubur dari Kutubus-Sittah (Enam Kitab Hadits Induk), masing- 
masing satu Hadits, kendati pada setiap Kitab Hadits yang enam itu terdapat puluhan sampai 
ratusan dalil mengenainya. Bahkan, terdapat beberapa kitab yang secara khusus menghimpun 
dalil-dalil tentang azab kubur, seperti kitab Itersebutatu “Adzabil-@abri (Memantapkan Kebenaran 
Azab Kubur) karya Imam al-Baihagi, Ahwalul-@abri (Kepanikan-Kepanikan dalam Kubur) karya 
Abul-Faraj Abdurrahman bin Syaikh Abdurrahman bin Syihabuddin Ahmad bin Rajab, dll. 


Bna gl PAI Iya) OS 1JB gema A9 Idi Cnai A37 JII Alis pal alis ya Ul Set di al" yel 
(Seed ol) deal, 
Dari Abu Hurairah t berkata: Rasulullah e pernah berdoa “Ya Allah saya berlindung kepadamu dari 
siksa kubur dan siksa neraka serta fitnah (dalam) hidup dan mati serta kejelekan dajjal. (HR. 
Bukhari). 
Marga Wala JA GB Ma Goal SAI PAN Ae La HKenmang Ol AN ed Ie Y Of YG Urgyd  JE3 UII ola Ol 
aa ap NG MA MA aya du Nai" JUS JUN Iin aya AU Sai AG MIN Alis ja ALL Naa" 
(dam ola) Na Dis. 
...Sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya, andaikan (tidak kawatir) orang yang mati tidak 
dipendam maka niscaya aku berdoa kepada Allah 1 agar kalian diperdengarkan azab kubur 
sebagaimana yang aku dengar. Lalu Rasulullah e berpaling kepada kita seraya bersabda 
“mintalah perlindungan kepada Allah | dari siksa neraka” lalu para Sahabat berkata “kami 


berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian Nabi e berseru “mintalah perlindungan 
kepada Allah I dari siksa kubur”. lalu para Sahabat berkata “Kami berlindung kepada Allah dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1108 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


siksa kubur,” (HR. Muslim). 
» ho 2. 9 .. a. - 0 w.-9 - MBS. 10. 2 08 we 0-0 2. 0.0. 0g - 3 2 0. 
om 0-0 9 » 3 2 a00 3. ye og S3 oa 3 - . Low - 35 12 2 uga SA. 9 10 2 
ap Mal Sbs oya IU Ngdkaniaal" LIL dl SB PI SK 22 Odi Sy abal Lina yey Se Lis Op Calo 
(Ea ai ola) IE an 


Dari Barra' bin “Azib berkata: (suatu ketika) kita bersama Rasulullah e mengiringi janazah seorang 
lelaki dari Sahabat anshar hingga sampai ke kuburan. Ketika mayat sudah (rampung) dikubur 
kemudian Rasulullah e duduk dan kita pun duduk mengelilinginya (dengan tenang) seakan-akan di 
atas kepala kita ada burung, sedangkan Nabi e memegang kayu sambil memukulkannya ke atas 
tanah, kemudian Nabi e mengangkat kepalanya seraya bersabda “ Mintalah perlindungan kepada 
Allah | dari siksa kubur” sabda itu diucapkan dua atau tiga kali. (HR. Abu Dawud). 


2. 3 0... - o 0. 0 2 Soc 8 0. Io. 0. Io 0 w3w 3 Io. Pad w - .. - 
Oya nan JB LIL 3 Soe ye Ep Il — diley ais Casey kala Al JAR eelil Jis Sjlor de Calo €— Olis H3) 
(Sel ly) JI Die) il. 


Dari “Auf bin Malik berkata: saya mendengar Rasulullah e ketika salat janazah beliau berdoa “ Ya 
Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia ...... dan jagalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. 
(HR. An-Nasa'i). 


Ah Og J IG Adang pa gp €: Mena al ja kai ang nba Jl Hd jiki Jae ema AI Ai nga 
an Cal HI Gb Lag UN Ga j3 Lea BBI ECU 4 uh Ji Ka Sig aan ah akn 
Pen 1 "aj Ga Ga d ibag taal ai Uya Rr, 


Dari Migdam bin Ma'dikariba berkata: Rasulullah e bersabda: “Disisi Allah I orang yang mati 
syahid akan mendapatkan enam jaminan. Pada awal mula dosanya diampuni, ia akan melihat 
tempatnya di surga, diselamatkan dari azab kubur, mendapatkan keamanan di Hari Kiamat, 
mendapatkan mahkota keagungan yang terbuat dari yakut, yang lebih baik daripada dunia dan 
seisinya, akan dikawinkan dengan 72 bidadari yang cantik-cantik: dan 70 kerabatnya akan 
mendapatkan syafaat. (HR. At-Tirmidzi). 


22002 0 WB Be nc 0. — 0-9 .. 382 
Pa Ap bl Iya Jb JL 1 "Gala cal alan) "dad Oa pil lie AS. 


Dari Abu Hurairah t, beliau berkata, Rasulullah e bersabda: “Kebanyakan azab kubur berawal dari 
masalah kencing. (HR. Ibnu Majah). 


Penafsiran AS. Al-Isra' (17): 52 


Hal yang tidak boleh ditinggalkan dari rangkaian pemikiran Agus Mustofa adalah penafsiran beliau 
terhadap AS. Al-Isra' (17): 52 dan yang senada (AS. Ar-Rum (30J: 55 dan Yasin (36|: 52). Ayat- 
ayat tersebut diasumsikan sebagai ayat yang memberikan legitimasi bagi tidak adanya azab 
kubur. Bahkan dalam bukunya yang lain, Ternyata Akhirat Tidak Kekal (hlm, 146), beliau menulis 
secara tegas bahwa orang yang meninggal tidak merasakan apapun. Seseorang di dalam 
kuburnya hanya sebentar, dan tanpa disadari Kiamat sudah tiba. 


Benarkah demikian? Kalau begitu berarti ayat-ayat tersebut bertentangan dengan ayat-ayat al- 
@uran dan Hadits-Hadits yang menjadi dalil lugas bagi kebenaran adanya azab kubur, 
sebagaimana kita ulas di atas. Tapi dalam al-@uran tidak mungkin terjadi pertentangan, bukan? 
Kalau begitu berarti di sini ada ketidakberesan yang perlu untuk di-clear-kan. Mari kita simak 
redaksi ayatnya dengan seksama terlebih dahulu: 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1109 ) 


S2 ILTP spa) SAE ES DI Oi) olabay D paonk SS ye Ay. 
Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya, dan kamu 


mengira bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur/di dunia) kecuali sebentar saja. (AS. Al- 
Isra' (17): 52). 


Ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari hari 
berbangkit (ba'ats). Ketika orang-orang kafir dan musyrik yang mengingkari ba'ats itu mendengar 
penjelasan al-@uran mengenai kebenaran hari berbangkit, mereka bertanya seraya mengingkari, 
“Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa kami benar- 
benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?” (AS. Al-Isra' (17): 49). 


Karena itu Allah I memerintahkan Nabi-Nya untuk menjawab kepada mereka, bahwa hal itu sangat 
mudah bagi Allah I. Sebab jika Allah I bisa menciptakan mereka dari ketiadaan, maka tentu lebih 
mudah lagi mengembalikan mereka dari kehancuran pada keadaan semula. (AS. Al-Isra' (17): 51). 


Selanjutnya mereka kembali bertanya, “Kapan hari berbangkit itu akan terjadi?”, maka kembali 
dijawab bahwa hari itu tidak akan lama lagi dan pasti terjadi, “Yaitu pada hari Dia memanggil 
kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak 
berdiam (di dalam kubur'/di dunia) kecuali sebentar saja:. (AS. Al-Isra' (17|: 52). 


Khusus berkenaan dengan penafsiran AS. Al-Isra' (17): 52, bahwa dari seluruh tafsir al-Guran 
yang ada, bisa disimpulkan ada tiga penafsiran yang berbeda namun tidak bertentangan antara 
satu dengan yang lain. Bahkan masing-masing penafsiran memperkuat terhadap sebagian yang 
lain. Namun yang jelas, ketiga penafsiran ini sangat berseberangan dengan pemikiran Agus 
Mustofa, yang mengatakan bahwa penafsiran dari ayat ini adalah semua orang yang berada di 
dalam kubur tidak merasakan apa-apa, bahkan mereka seperti tidur dalam waktu yang sebentar. 


Tiga penafsiran itu adalah sebagai berikut: 


Pertama, adalah pendapat yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud “diam yang 
dirasa sebentar" itu terjadi antara dua tiupan sangkakala, tiupan pertama adalah ketika Allah | 
menghancurkan alam semesta, sedangkan tiupan kedua ketika Allah I mengganti langit dan bumi 
alam dunia dengan langit dan bumi yang lain. Pada jeda di antara dua tiupan itulah siksaan di 
dalam kubur dihentikan (pause). Lama antara dua tiupan itu adalah 40 tahun. Lalu ketika orang- 
orang kafir dibangunkan dari masa jeda ini, mereka terkejut dan menyangka bahwa masa jeda 
mereka di dalam kubur hanya sebentar. Pernyataan orang kafir ini juga diceritakan dalam ayat al- 
Guran yang lain: 


G2 BOT yan Iu Ting Ga MG LEAN at Natan aa yi Ng. 
Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur 


kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya). 
(AS. Yasin (36|: 52). 


Kedua, pendapat yang bersumber dari Imam Hasan al-Bashri, bahwa yang dimaksud “diam yang 
dirasa sebentar" itu terjadi di dunia. Mereka menganggap bahwa hidup di dunia sangat sebentar 
sekali jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. 


Ketiga, pendapat yang bersumber dari Imam Mugatil, bahwa yang dimaksud “diam yang dirasa 
sebentar” itu terjadi di alam kubur. Hal demikian karena mereka yakin bahwa periode kehidupan 
akhirat yang abadi jauh lebih lama jika dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur. Sebab 
mereka keluar dari siksaan kubur yang pedih menuju siksa alam akhirat yang jauh lebih pedih dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1110 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lebih lama dibanding siksa di alam kubur. 


Dari ketiga penafsiran ini bisa dipadukan sebagai berikut: bahwa orang-orang yang mengingkari 
hari berbangkit itu merasa bahwa masa di antara dua tiupan sangkakala teramat sebentar, masa 
kehidupan di dunia juga sebentar, dan masa kehidupan di alam kubur juga sebentar, jika semua 
itu dibandingkan dengan kehidupan alam akhirat yang kekal abadi, meskipun realitanya dari 
masing-masing kehidupan itu tidak sebentar. Jadi, ayat ini dan semacamnya, sama sekali tidak 
menafikan kebenaran adanya azab kubur (sebagaimana dugaan Agus Mustofa). Namun hanya 
merupakan ungkapan perbandingan antara zaman yang sebentar dan tidak kekal, dengan periode 
kehidupan yang kekal abadi. 


exex 


Selepas meluruskan asumsi-asumsi Agus Mustofa mengenai ketiadaan azab kubur yang 
disandarkan pada “eksplorasi kata” dalam al-@uran, di sini kita akan melanjutkan pembedahan 
'argumentasi-argumentasi' Agus Mustofa yang lain, yakni menafikan kebenaran azab kubur 
dengan berdasarkan pemahaman bahwa ternyata “azab kubur" juga tidak muncul sebagai salah 
satu rukun iman, sehingga dengan demikian tentu saja tidak perlu dipercayai! (Tak Ada Azab 
Kubur?, hlm. 154-155). Banarkan pemahaman ini sudah sesuai dengan akidah Islam? 


Jawaban dari pertanyaan di atas sudah pasti negatif. Artinya jelas dugaan Agus Mustofa bertolak 
belakang dengan akidah Islam. Pemahaman bahwa “azab kubur tidak ada” karena ia 'tidak 
tercantum' dalam item-item rukun iman yang enam, pada dasarnya berangkat dari ketidakfahaman 
terhadap arti akan rukun-rukun iman itu sendiri. Dan jika seseorang tidak faham terhadap arti dari 
rukun-rukun iman itu, maka sangat mungkin ia akan memunculkan pemahaman-pemahaman serta 
keyakinan-keyakinan yang keliru, seperti “akhirat tidak kekal”, “tidak ada azab kubur”, dan 
semacamnya. 


Sebetulnya, kebenaran azab kubur juga merupakan akidah yang harus diyakini oleh setiap umat 
Islam. Sebab keyakinan ini didasarkan pada ayat-ayat al-@uran dan Hadits-Hadits sahih yang 
diajarkan oleh Rasul (Muhammad e), serta kesepakatakan (ijmak) ulama Islam. Tidak percaya 
pada adanya azab kubur berarti tidak percaya terhadap Kitab Allah I (yang merupakan rukun iman 
ketiga), sebab dalil-dalilnya sudah sangat jelas dari al-@ur'an, seperti telah diuraikan di atas. Tidak 
percaya pada adanya azab kubur juga berarti tidak percaya pada Hadits-Hadits yang dibawa oleh 
Nabi-Nya, alias tidak membenarkan dan meyakini dengan sebenarnya, bahwa Nabi Muhammad e 
adalah utusan Allah I (rukun Islam pertama yang termaktub dalam syahadatain dan rukun iman 
keempat). 


Artinya, orang yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad e adalah utusan Allah I, berarti juga harus 
percaya dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh beliau, berupa ajaran-ajaran dalam 
agama Islam, termasuk mengenai kebenaran adanya azab kubur. Jadi, bersaksi bahwa Nabi e 
adalah utusan Allah | namun menolak ajaran yang dibawanya, pada dasarnya adalah absurd, dan 
pengakuan itu sama saja dengan bohong, dan berarti telah menolak terhadap rukun Islam yang 
paling pokok. 


Berikut kami kutip penjabaran dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin 
Hasyim Ba “Alawi, mengenai arti beriman kepada Nabi Muhammad e yang tercantum dalam 
kalimat syahadat: 


N 3 38. Su. 3 w 3.9 0. - 0 w 3 o- ox Oo 20-wW. 3 Me 0 W 2-05 wa Ie 2 910 2 90.0 
2 Jana berasa Ol dent P Eu HA al bali Aap up Alha2 up Kan Lini Unkawe Of Uya fiy Giluay Ak y dai Ol 


P3 Ig aa k0o- 9 23 pad o- hwa 290. Ie 2. a02. - - Pa Ia 8 o- - - - 0 “ - 
pang Al aa ab ll Ia ane iy elgah Gpp all Jl Spray Lag Caiy IXag My GIA page Jl EL par Bole 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 4111 | 


Arti dari pernyataan “Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad e adalah utusan Allah” adalah, bahwa 
Anda mengetahui, meyakini, membenarkan, dan mengimani bahwa Tuan kita dan Nabi kita, yaitu 
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-@urasyi, adalah 
hamba Allah dan utusan-Nya kepada seluruh makhluk. Beliau dilahirkan dan diutus di Mekah 
kemudian hijrah di Madinah serta wafat dan dikebumikan di sana, dan sesungguhnya beliau e 
benar (dan pasti benar) dalam semua berita yang di bawa oleh Nabi e, di antaranya adalah (berita 
tentang) adanya siksa kubur serta nikmat kubur, dan pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. 


Siapa Pendiri Ideologi Ini? 


Keyakinan akan adanya kehidupan di alam kubur, pertanyaan, kenikmatan dan siksa kubur, 
merupakan ketetapan yang termaktub dalam al-@uran dan Hadits, dan merupakan hal yang 
disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sejak periode Sahabat hingga saat ini. 


Beberapa orang dari kelompok Muktazilah memelopori produk pemikiran bidah, dengan 
mengatakan bahwa azab kubur tidak ada, dengan berlandaskan pada ayat-ayat al-@uran yang 
ditafsirkan secara keliru. Yang paling populer di antara mereka adalah Dhirar bin “Amr al-Gadhi 
(m. 190 H/805 M) dan Bisyr bin Ghayats al-Marisiy (m. 218 H/833 M). 


Dhirar bin “Amr al-Gadhi beraliran Muktazilah. Aliran sesat yang ciri khas pemikirannya 
memposisikan akal di atas wahyu. Kendati demikian, Dhirar memunculkan pendapat-pendapat 
pribadi yang justru bertentangan dengan aliran Muktazilah. Awalnya dia berguru kepada Washfil 
bin Atha' (80-131 H/700-748 M), founding father mazhab Muktazilah, namun kemudian ia 
membangun aliran tersendiri (adh-Dhirariyyah), dan mencetuskan pemikiran-pemikiran yang 
berseberangan dengan gurunya itu. 


Dhirar termasuk produktif memunculkan pendapat-pendapat yang menyimpang. Selain 
mengingkari kebenaran adanya azab kubur, dia juga berpendapat sebagaimana pendapat 
kelompok Jabariah (Fatalisme), mengatakan bahwa semua orang yang menyatakan Islam secara 
lahir, mungkin saja tetap kafir secara batin, dis. Menurut Adz-Dzahabi, orang ini tidak 
meriwayatkan Hadits sama sekali. 


Al-Imam al-Ugaili, Abu Ja'far Muhammad bin Amar bin Musa bin Hammad (w. 322 H—934 M) 
menceritakan riwayat dari Abu Himam, bahwa ketika Sa'id bin Abdurrahman menjadi hakim di 
Baghdad, lalu datang kaum yang menyampaikan kepada beliau bahwa Dhirar telah menjadi zindik 
(kafir). Lalu Sa'id bin Abdurrahman berkata: “Aku telah menghalalkan darahnya, barangsiapa yang 
ingin membunuhnya, maka lakukanlah.” Namun kemudian Dhirar melarikan diri. Konon ia 
disembunyikan oleh Yahya bin Khalid hingga meninggal. 


Sedangkan Bisyr bin Ghayats al-Marisiy juga merupakan seorang Muktazilah tulen. Ayahnya 
adalah seorang Yahudi. Bisyr belajar dan mendalami fikih kepada Abu Yusuf, dan menekuni ilmu 
kalam. Namun kemudian ia condong pada pemikiran Muktazilah, serta getol mempromosikan 
pandangan bahwa al-Guran adalah makhluk. Karenanya banyak kalangan ulama yang kemudian 
mengkafirkannya, sebab pemikiran-pemikirannya yang sesat dan menyesatkan, antara lain adalah 
mengingkari kebenaran adanya azab kubur, pertanyaan dua malaikat, Shirath, dan Mizan. 


Bisyr al-Marisiy tidak mengikuti periode Jahm bin Shafwan (m. 128 H/745 M), si pencetus ideologi 
“akhirat tidak kekal”. Namun Bisyr berpijak pada pemikiran-pemikiran Jahm, ikut mendukung, 
mempopulerkan dan mempromosikannya. 


Ketika Ibrahim bin al-Mahdi memimpin kekhilafahan di Baghdad, beliau menangkap dan menawan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1112 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bisyr al-Marisy, dan mengumpulkan ulama untuk mengintrogasinya berkenaan dengan pemikiran- 
pemikiran menyimpangnya. Setelah selesai, para ulama merekomendasikan Ibrahim bin al-Mahdi 
untuk menuntut Bisyr al-Marisiy agar segera bertaubat, jika tidak mau bertobat, maka Bisyr boleh 
di eksekusi mati. 


Karena pemikiran-pemikiran menyimpangnya tersebut, tak heran apabila kemudian banyak ulama 
yang mengeluarkan fatwa akan kesesatannya, bahkan mengkafir-kan dan menghalalkan darahnya 
(boleh dibunuh). Berikut kami uraikan diantara komentar dan fatwa ulama berkenaan dengan Bisyr 
al-Marisiy: 

Tag IN USUL ad at S3 ara Came nada VI Ae Tata Gado OA Kena La Hell or ta il mala JL 
Ibrahim bin Yahya bin Bassam berkata: Aku tidak pernah mendengar Abu Dawud melontarkan 
kata-kata laknat, kecuali kepada dua orang, pertama pada orang yang melaknat Imam Malik, 
kedua kepada Bisyr al-Marisiy. 

Bang Bad Ran le gl La cal 2 tgl aa 2 Celana PLS gp BI Ae yi MAT 3 Le plan gl yet 
Ui DI AA AI kamp Y JB Lage s1 KN AN NY CAN Ay AN ah tl maai Laga, 
Dari Abu Muslim Shalih bin Ahmad bin Abdillah bin Shalih al-Ajaliy, beliau berkata: Ayahku 
bercerita kepadaku, beliau berkata: “Aku pernah melihat Bisyr al-Marisiy satu kali—semoga Allah | 
senantiasa melaknatnya—ia adalah orang tua yang pendek, jelek, kusam, rambutnya semerawut: 
pokoknya paling mirip dengan orang Yahudi”. Kemudian ayah berkata: “Semoga Allah | tidak 
mengasihaninya, sebab dia telah menjadi fasik”. 
23 AI ja TN SI Teng Sal Os SA AS J8. 
Tagiyyuddin al-Ghazzi berkata, Abu Zar'ah ar-Raziy berkata: Bisyr al-Marisiy telah menjadi zindik 
(kafir). 
AS AA ja tata oa 3 JG pkl JG. 
Al-Hafidz adz-Dzahabi berkata, Imam Gutaibah bin Sa'id berkata: Bisyr al-Marisiy telah kafir. 

Sala ja Ia Anta Aj Goattag SAS OLS kia pl 3 Sa LOLA gl JAN JI KE Comal ja DS 3 GAN JB. 

Al-Hafidz adz-Dzahabi berkata, Bisyr al-Marisiy selalu mempromosikan pemikiran kemakhlukan al- 


Gur'an. Ia meninggal pada akhir tahun 218 H. dan tidak ada satupun ulama yang melayatnya. Dia 
diklaim kafir oleh sekelompok para imam. 


0672. Hukum Mengubur Ari-Ari 


PERTANYAAN : 
Bangtoyyib Ingin Pulang 


Assalamu 'alaikum warohmatullah wabarokaatuh. Saya mau tanya teman-teman : Sudah menjadi 
tradisi di indonesia khususnya di pulau jawa, bahwa setiap ada orang melahirkan, maka mereka 
(keluarganya) mengubur ari2 si bayi, di samping/di depan rumahnya, yang terkadang saat 
mengubur disertakan juga dengan bumbu masak, seperti (bawang garam dill kemudian saat 
malam tiba di beri penerangan (lampu| selama beberapa hari. PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1113) 113 


1. bolehkah hal yang demikian itu dilakukan, dan apa tujuannya ? 

2. adakah dalil dari perbuatan seperti itu ? 

3. adakah hal yang dapat di lakukan selain menguburnya Jari-arij ? Mohon pencerahannya... 
AA Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak2 terima kasih 


JAWABAN : 
A Ramdhan Ab 


Ari-ari bayi yaitu tempat janin selama dalam kandungan bukanlah termasuk bagian tubuh dari bayi 

dan juga bukan bagian dari ibu si bayi, sehingga tidak ada kewajiban sama sekali dalam hal 

memandikan atau menguburnya. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk tidak dikubur bahkan 

dibuang sekalipun (selama tidak mengganggu orang lain). Adapun berkeyakinan dengan memberi 

lampu dapat menerangi hati si bayi atau dengan memberi cabai dapat menjadikan si bayi 

pemberani, hukumnya haram bahkan dapat menyebabkan kesyirikan jika meyakini lampu dan 
cabai itu yang memberikan pengaruh bukan Allah, —wal “'yadzu billah min dzalik-. 

n ag Us 3s) —! 306-161 

8 ja) 1 glg sal salon URL 3 ye) AJ Wasisek je say Ya Ig ary Wagi ga ani Jah Lake Laagral cin Liinallgl 

Slip leh Sp La je aitwaJ ory Ilagtn dymtn Miigl lal gaun gaaal pat Angg j1 gila hal Sari 

War jie I9 YigL Y Sad ary ln je jln saigal Swag JL Wa gl y0 AA Ala) Alila J maa ch, Kate BJ Ullsla ) lia 

Y JG Axgl Ag La ca Han ya bal kharinad ILawcals ABIS, Salon AI Ula 3 2g As MA “shal 

Kbaninad Hi Azgl W gla Alun Aj AI IYa 39 AI M glaal 9x, sayalas ls « asuA aa —! 710143 

(3 SI Aga 5 Ala 2) ed GI Uya alati Lilis SNSA yal # Aa akan ta Gaslapall 2 e 3 

2456533 Ia( —mbail le (sa panai Anis, Tag ANN Ga Up aU Uya Teja Craali As ( 

Lead Cam Cah Ya ala IN dala CAK 33 All Haa af AI iya 2 ja Un Dab AT Ka ARA Last, 

C— (bae sai Kisi, (Ala) | OS As Le yang Lea Lebut 9 Lgale Glluall Gowa gehna / 

40407 ( 

TOL 3 Je (ASI Aap! GAN. CA AN Ga Up AU Ga WA Tingli AT Laad yA Kapital Lal) 

Lag Upin 9 INN Anima ana dea bar) P3 pdam Me Emnan Ip 3 

P "Udi at ya: 3 ph Aa Tit & Sa 21 alan) alah ras 3 PEN PAN US NON 


PENA Tag ja a55 “2d 1 ob 0J5 yi 2 Ca pi rae 2 Seda sei IMEI SI 
013 0J3 2 Pa Jt tele Bag “2 Pu Ta 0J5 Xie ya 033 bata. 4 2 Faesym! 


Cage We 0... 


3 0 - 
dpi 3 2 Lita Nata 33 te, at Mn 7, #3 Ma Kan 3 Ijin TA ol FI) 
Oo pra an Ot gkata TE sal Ae 03 ta Ti sai Sya kan 
ye NN NN 
NA yaaa 2u “ja an 2g aa) Bj San ajaaa Pam Pat d reg dag 
8 - “3 - 
La AAN en TAN Ia AN eta Pa dag U Lg pebh ea Tera Fa da S5 
. " ag 5 a 5 " " . Kn Ke Pa Bo. we 1 


4. Sa 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. MASYIMAH terbagi atas dua macam : 
1. Masyimah yang tersambung dengan pusar (ari-ari) 
2. Masyimah pembungkus bayi (uterus) 
Masyimah hukumnya suci. Sedangkan hukumnya sebagai berikut : 


1. Masyimah (ari-ari) sunah dikuburkan bila bayinya tidak mati seketika oada waktu 
pemotongan sedang bila bayinya mati sat pemotongan atau lahir sudah dalam keadaan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1114 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mati maka hukumnya sama dengan bayinya (Wajib dikuburkan) 


2. Masyimah pembungkus bayi (uterus) tidak terdapati kewajiban apapun.Ketentuandiatas 
berpijak pada pendapat al-Barmawi 


Ken PB bang Dleb (ES) GI) Oi Ga) JP dada Y nd (ad adi, ) 
Yah BI Tedi Any 4 Heni BLN ai Gay Se Ella ya pal 0 ja Gd Kenalin Jp Ab asu ya JL 

dab Uya Kami «OT ya bal Si. 

Bagian tubuh yang terpisah dengan sendirinya atau akibat perbuatan seseorang dari yang hidup 
hukumnya seperti bangkainya baik dalam kesucian atau kenajisannya berdasarkan hadits “Yang 
terpisah dari yang hidup seperti bangkai” maka tangan yang terpisah dari manusia hukumnya suci 
meskipun terpotong akibat pencurian atau bagian tubuh dari ikan air atau belalang (maka suci) 
Sedang yang terpotong dari semacam kambing maka najis.Termasuk masyimah yang 


didalamnya terdapati anak, bila dari manusia maka suci, bila dari selainnya maka najis. | Hasyiyah 
as-Syibro Malisy 11/15 |. 


aa ja Jai ea Kd DE laki Ha Camat DL) an aa al CO ag pe Tante Ja AP) 
ea sa Me 


20 0 Ae 


sa Sa Pee aah BA ea 
MA 


| CABANG J Apakah masyimah bagian dari ibu atau anak hingga bila salah satu dari mereka 
meninggal setelah terpisahnya maka hukumnya seperti bagian tubuh yang terpisah dari mayat 
maka wajib menguburkannya, dan bila ia ditemukan sendirian maka wajib merawatnya serta 
menshalatinya sebagaimana bagian-bagian tubuh manusia lainnya ? Ataukah tidak diwajibkan 
apapun atas masyimah tersebut karena ia tidaj terhitung satu bagian tubuh dari mereka ? 
Didalamnya perlu pemikiran, maka berfikirlah.. 


Ahmad Bin @oosim al-“Ubbaadi berpendapat tidak ada kwajiban apapun atas masyimah sedang 
al-Barmawy menilai Masyimah yang juga dikenal dengan nama al-Khalash maka seperti bagian 
tubuh dari seseorang karena ia terpotong dari tubuh seorang anak maka ia bagian tubuhnya, 
sedang masyimah yang didalamnya terdapati anak maka bukanlah bagian tubuh dari ibu juga 
bukan bagian tubuh dari anak. | Hasyiyah al-Jamal VII/142 |. 


Kat BA Pi A3 Ah sa Aa gun ANN bea GA 
Dan disunahkan menguburkan bagian yang terpisah dari orang hidup yang tidak mati seketika 
atau bagian tubuh yang terpisah dari orang yang diragukan kematiannya seperti potongan tangan 


pencuri, kuku, rambut dan segumpal darah serta darah yang keluar dari semacam bekam demi 
memuliakan pemilik potongan tubuh tersebut. ( Nihaayah al-Muhtaaj VI/24 |. 


o PIL 202 0 - .— 90 - 0 Po. - A3 0 o- 0. 0. nd a- - o- 04 P- 301 — & 0 

Ab sal OS Op plbl ennadis” Gin HE PA Ajang Alah Ang (Ale Il) Ang pad ( plan Ca 2 Pr Deny J3) 
Pa Pad 2 Ben 0.0 0.9 0. Ta Id 0.8 £ 0g 0 0 2 0 co @ o- - 12 See DB 9 0. #0. 
oly) asli Laga, A53 Jam Rnb (AB AXag pd FU LAWEII AS) Agan yi PUS Uji ya AS Ai de lom lo AR La 


Bila ditemui bagian tubuh mayat muslim selain orang mati syahid maka wajib dishalatkan setelah 
dimandikan dan ditutupi dengan kain dan dikuburkan layaknya orang mati meskipun bagian 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1115) 


tersebut hanyalah berupa kuku atau rambut karena para sahabat nabi pernah menshalati tangan 
sahabat Abdur rahman Bin “Attaaab yang terjatuh dari burung nasar dikota makkah saat perang al- 
Jamal, tangan tersebut dikenali para sahabat milik Abdur rahman karena cincin yang terdapat 
dijemarinya, diriwayatkan oleh as-syafi'i. | Hasyiyah al-Jamal VII/140 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Abdurrahman As-syafi'i 


Menambahkan sak ndulit. Menguburkan ari-ari dengan menambahkan brg2 seperti cabai, pulpen, 
sisir, menyalakan lampu sentir atau lilin hukumnya haram. Keharamanannya dikarenakan 
perbuatan itu adalah termasuk membuang buang harta yang tidak ada manfaatnya (tabdzir). 


9 Ala pr dl Janin Veri V9 Sele AJI Ani dg YUL IS #9 Sl BP Sl ee Ban SI sila 
V0 OT (open, SI 
Tabdzir adalah memperlakukan harta di luar kewajaran yaitu dengan menggunakan harta pada 


sesuatu yang tidak ada kegunaanya baik dalam jangka panjang atau jangka pendek yang 
mencakup pada hal yang di haramkan dan yang dimakruhkan. 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/422521697770644/ 
0673. Arti Sifat Nafsiyah, Salbiyah, Ma'ani, dan Ma'nawiyah 


PERTANYAAN : 
Muhammad Firdaus Al-Banjari 


Mau nanya ni apa yang di maksud dengan :nafsiah,salbiyah,ma'ani & ma'nawiyah yang ada pada 
dzat nya allah swt 


JAWABAN : 

Ani Fah 

1. Nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan Dzat Allah SWT. 
- berupa sifat Wujud 


2. Salbiyah yaitu sifat Allah yang menolak sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak bagi-NYA. 
- Gidam 
- Bago' 
- Mukholafatu lilhawaditsi 
- Giyamuhu Binafsihi 
- Wahdaniyat 


3. Ma'ani yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia, serta 
dapat meyakinkan orang lain, lantaran kebenarannya dapat dibuktikan oleh panca indera. 

- Gudrot 

- Irodat 

- Ilmu 

- Hayat 

- Sama' 

- Bashar 

- Kalam 


4. Ma'nawiyah yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani, atau keaktifan sifat-sifat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1116 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tujuh di atas. 
- @odiran 
- Muridan 
- 'Aliman 
- Hayyan 
- Sami'an 
- Bashiron 
- Mutakalliman 


0710. MENGUNDANG KHODAM ASMA' DENGAN AMALAN 
ILMU HIKMAH 


PERTANYAAN : 
Irwan Al-ferzani Brawijaya 


Assalamu'alaikum wr.wb. maaf saya mau bertanya pada para sesepuh grup ini : bagaimanakah 
hukumnya mengundang khodam asma' dengan amalan ilmu hikmah ? matur nuhun. 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. kalau yang dimaksud ilmu hikmah dalam pertanyaan ini adalah ilmu yang 
dianugerahkan Allah kepada seseorang atas laku tirakat yang ia lakukan yang tidak bertentangan 
dengan syara' dan boleh... Kalau yang dimaksud dengan ilmu hikmah diatas adalah ilmu karamah/ 
setruman maka diperinci sebagai berikut : 
Bila pelakunya (yang nyetrum ) disiplin syari'at ( mutasyarri' ), yang dibaca (mantera) tidak 
bertentangan dengan syariat, khodamnya juga yang baik dan tidak menimbulkan dloror syar'i 
(termasuk menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding ) 
AI GE ega Ii (Sya Bel 33 AL Alay Rb) YG Bilas YI Ueing JB OT IN day padi ella Gta) 
Hae Jadi Bako ba Ana SAY ON LAS dl Ayah SU jl Ilang Gol jam Bolall pr Ja de WS Kis JW 
oa OS Of Ita Of Gatel! £ Bole IBI 9s Jun meal Bhar pr AYI Sol Ol 2gp nlaU Ad 2 
La Cm HI SAY dala LS SIB lg oya 4 Untung ya OS lay Ill Ja Legian Dao S3 lam 
Jp Jana Kadas Ol Gl yah Vla Bgahi Jom oya Ja pend ya SUS ali Apt Ae ho BIAN oa ai la pala 
SI el J3 151 5 0 GBI 2 lag ad Jala Ah 07 Kab V3 olah 08 ad dala Ob SUS Jo Aset Of SU 
ka adl 
| MASALAH | Dalam pembahasan bentuk-bentuk sihir dan hukumnya......dst. Di antara macam 
sihir adalah meminta pertolongan dengan arwah arodhiyah dengan cara laku riyadhoh dan 
membaca azimat-azimat yang setelahnya akan menimbulkan hal-hal aneh diluar kebiasaan pada 
umumnya, menurut kaum Mu'tazilah ini termasuk perbuatan kufur karena dapat menyerupai dan 


melemahkan kebenaran para utusan Allah akan mukjizatnya, sedang menurut pendapat ulama 
yang TAHAII@ (kuat dalam pernyataannya) hukumnya di perinci : 


1. Apabila pelakunya (yang nyetrum ) disiplin syari'at ( mutasyarri' ), yang dibaca ( mantera ) 
tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan dloror syari (termasuk 
menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding ). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (117) 117 


2. Bila yang terjadi semacam ini, hal tersebut bukanlah sihir tetapi kelebihan dan ma'unah 
Tidak boleh ( haram ). 


3. Apabila pelakunya tidak disiplin syariat ( fasig ) atau yang dibaca dilarang menurut syara' 
atau menimbulkan dloror syar'i ( termasuk hilangnya kesadaran dan tidak ada manfaat 
sebanding ). | Hamisy Fath Alwahaab 11/151 |. 


0712. SHALAT DI MASJID YANG BERDEKATAN DENGAN 
KUBURAN 


PERTANYAAN : 
Heri Hamzah 
Assimkum.wr.wb. Saya mau tanya bagaimana hukumnya orang sholat di masjid yang ada 
kuburannya dan berddekatan dengan kuburan? 
mohon pencerahannya... terimakasih 
JAWABAN : 
Hasanul Zain 
Wa'alaikum salam wr wb...ya sah-sah saja kang seng penting ora' nyembah makam tersebut... 
Mbah Jenggot II 
Diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi saw. pernah bersabda : "Dalam masjid Khaif (masjid yang 
terletak di Mina) terdapat kuburan tujuh puluh orang nabi." (HR. al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam 
al-Mu'jam al-Kabir). Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitab Mukhtashar Zawaid al-Bazzar ketika 
berkomentar tentang derajat hadist di atas mengatakan, "Sanadnya shahih". menanggapi hadits 
riwayat Muslim yang sering juga dibuat dalil oleh pengikut faham yang mengharamkan mutlak 
membangun bangunan di atas kuburan, yaitu hadits berikut : 

karlina Alta yi YAAA SILANG Soe AM ya 
“Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani yang membuat masjid di kuburan-kuburan para 
nabinya.” 


Al-Allamah Abdurrauf Al-Munawi menguraikan bahwa hadits di atas berbicara tentang perilaku 
orang Yahudi dan Nashrani yang membuat makam para nabinya sebagai arah kiblat dengan 
iktikad yang bathil. Mereka juga bersujud di kuburan para nabi tersebut karena ta'zhim 
(mengagungkan), menghadapkan shalat mereka ke arah makam tersebut dan membuat berhala- 
berhala yang menjadi sebab Allah melaknat mereka. Dan hal inilah yang dilarang oleh Allah 
kepada kaum muslim untuk mengikuti perilaku mereka. 


Adapun membangun masjid di samping makam orang shalih atau shalat di kuburan dengan tujuan 
pahalanya disampaikan kepada mayit yang dikubur di makam tersebut dengan tidak ada niat 
mengagungkan tempat tersebut atau shalat menghadap makam-makam tersebut maka itu tidak 
ada dosa baginya. Bukankah makam Nabiyullah Isma'il berada di Hathim (tembok Ka'bah) di 
dalam Masjidil Haram ? | Faidh al-Gadir juz 4 hlm. 591 (hadits no. 5995) |. 


0746. AMALIYYAH : BOLEHKAH MEMAKAI SUSUK ? ? 


PERTANYAAN : 
Bintang Sembilan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1118 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Susuk, bolehkah dalam islam ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Boleh dengan catatan : 
1. Tujuannya dilegalkan oleh syara' 
2. Tidak membahayakan tubuh atau akal | 
An US La Se De Getah Gb ah adi sala 513 D3 G3 63 
Ale 33 bas Uh UT ph Das IR Oi Gan 3 Ia Ab eta Judi al es Wak Una 
e gadi DAU ea UU) Lain ps Ulas, Dae ok Tank eat pad US Co Jaan Ol Sp. 
Nu ng Sa Aa Un Uh AR SI de Pi Ll tai Ol aoad JM dea Lah Ja 
ja AU ae DA Lay aga ISU $ Hj Sya . 
| CABANG | Ada pertanyaan tentang melebur emas atau perak dan memakannya secara 
langsung atau disertai benda lainnya seperti obat-obatan, bolehkah perbuatan semacam ini 
sebagaimana diperbolehkan bentuk-bentuk pengobatan lainnya, ataukah tidak boleh karena 
didalamnya mengandung unsure “menyia-nyiakan harta' ?. Jawabanku “Dalam hal ini secara 
zhahirnya semestinya dikatakan boleh karena didalamnya terdapat kemanfaatan, bahkan 
sekalipun tidak terjadi manfaatpun karena penjelasan ulama dalam bab makanan bahwa 
memakan batu dan sejenisnya tudak haram kecuali bila berdampak negatife pada tubuh atau akal. 
Sedangkan alasan "menyia-nyiakan harta' yang dilarang bila tanpa ada tujuan, sedang dalam 
masalah ini terdapat tujuan untuk pengobatan, para ulama menjelaskan bolehnya berobat 
memakai mutiara yang dipakai buat celak, yang sementara keberadaan mutiara harganya 
melebihi emas. | Hasyiyah al-Bujairomi ala al-Khathiib 1/362 |. 


0747. AMALIYYAH : MENGADAKAN SELAMATAN 
SETELAH KEMATIAN 


PERTANYAAN : 
Arda Sams 


Assim alaikum, saya mau nanya nih bagaimana hukumnya mengadakan selamatan di hari ke 3 
dan 7 dan 40 hari orang yang meninggal dunia, tolong penjelasannya dan dalil nya, terima kasih. 


JAWABAN : 
Ebiey Doell 
Wa'alaikum salam... 
JG uas gl ane ye JG OI JGA pa Tana Oi Oem TAS Lea aga Dat AN Lab Jb: 
eng oa ak Sa bi is cas LG Sita yag Oo aa 
Imam Thawus berkata: Seorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7 
hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan jamuan makan (sedekah) 
untuknya selama hari-hari tersebut. Sahabat Ubaid ibn Umair berkata: “Seorang mukmin dan 
seorang munafig sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan 


beroleh ujian selam 7 hari, sedang seorang munafig selama 40 hari di waktu pagi.” (Al Hawi lil 
Fatawa as Suyuti, Juz Il hal 178). 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1119) 


Omatz Van Dee Ivz 


BOLEH. Lihat : 
IE PAP LA 5e EN Ak US ali Ai hal DI Sai AS KL an GBK BAN Lb I: 
aa ga Gi BU Up Gasa CB Ga 205 Sl 
Imam Thawus berkata: Seorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7 
hari. Untuk itu, sebaiknya mereka (yang masih hidup) mengadakan jamuan makan (sedekah) 
untuknya selama hari-hari tersebut. Sahabat Ubaid ibn Umair berkata: “Seorang mukmin dan 
seorang munafig sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan 


beroleh ujian selam 7 hari, sedang seorang munafig selama 40 hari di waktu pagi.” (Al Hawi lil 
Fatawa as Suyuti, Juz Il hal 178). 


Hadis Thawus ntu juga dibahas oleh Imam Ibnu Hajar dalam “al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah”, 
ktika bliau ditanya tentang hadist thowus, bliau menjawab bhawa pndapat trsebut mempunyai asal 
yang kuat (ashlun ashilun) dalam syara' di mana sjumlah ulama telah meriwayatkan yakni 1, 
Thawus dengan sanad yang shahih, 2. juga dari “Ubaid bin “Umair, dengan sanad yang berhujjah 
pada Ibnu “Abdul Bar, yang merupakan seorang ulama yang di anggap lebih besar magamnya 
tabi inya daripda Thawus, bahkan ada gil yang mnyatakan bahawa “Ubaid bin “Umair ini adlah 
seorang sahabat karenaa beliau dilahirkan dalam zaman Nabi n hidup pada sbagian zaman 
Sayyidina “Umar di Makkah, n 3, daripada Mujahid. Dan hukum 3 riwayat ini adalah hukum hadis 
mursal marfu 'karenaa prsoalan yang hubungnya gdn orang mati difitnah 7 hari, mrupakn hal ghaib 
yang tidak dapat diketahui dalam pendapat akal. Bila hal semacam datangnya dari tabi 1 maka 
dihukumkan mursal marfu 'kepada rosul sbgaimana dijelaskan oleh para imam hadits. Nah...... 
hadist Mursal itu blh dijadikan hujjah, spti halny imam Hanafi, Maliki, Hanbali n juga Syafi ' bila ia 
didukung oleh riwayat lain. n spti yang saya paparkan di dpn tadi bahwa hadits thowus ini telah 
didukung 2 mursal yang lain (yaitu Mursal 'Ubaid dan Mursal Mujahid), bahkan jika imam ibnu 
hajar berpendapat bahwa sabit" Ubaid itu seorang sahabat yang bersambunglah riwayatnya 
dengan Nabi. 


Link diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/298391233517025/ 
0775. Tidak Ada Kewajiban Taat Dalam Wasiyat 
Kemaksiatan 


PERTANYAAN : 
Ahmad Riandy 


Apakah wajib bagi seorang anak memenuhi wasiat orang tua nya yang melanggar hukum 
agama.....??? 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Tidak boleh melakukan wasiyat yang justru melanggar syariat, siapapun pemberi wasiyat itu. 
Tidak ada ketaatan untuk bermaksiyat / mendurhakai Alloh.. 


Masaji Antoro 


SEKEDAR BUAT PERHATIAN BAGI KITA SAAT KELAK MENJADI ORANG TUA DARI ANAK- 
ANAK KITA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1120 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PA SIA bea EL AK0 AI Jaly data Laikoe 11 AL Daan grab MS Lagi 2st LO Lubis JU 
FLY! Jua "Sa Aa G Wi La" AN Kaya 3 pa LS dil am Gyjad AeUs Y bs cl ala BY 
AUb Y" JB play ale AI lan (adl 3S KUA or Ulas SC Gl ye Co Ula (aLA Ula JI Ane Wala ta 

asam! (O) » (0) "AI Lama 3 (41426). 


Allah Ta'ala berfirman “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu” (AS. 4:59) dalam apa yang mereka perintahkan pada kalian dalam 
ketaatan pada Allah bukan dalam maksiat pada Allah karena tidak ada ketaan pada makhluk 
dalam menjalani maksiat pada Allah seperti dalam keterangan hadits shahih lalu “Sesungguhnya 
ketaatan hanya pada kebaikan”. Imam Ahmad berkata “Bercerita padaku Abdur rahman dari 
Hammam dari Abu Muraabah Imran Bin Husein dari Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa 
sallam “Tidak ada ketaatan dalam maksiat pada Allah” (HR. Ahmad dalam Musnadnya IV/426). 
| Tafsir Ibn Katsiir 11/345 |. 


Bapa Aa kd Ag ia ag ale Alai Bd sad TA Y Al no Ken KAN ALS IS did IN 
AL AN lp Ge eng ba ga Sad 
(D) s3 ai «176 6 175 / 2 Soal! Kedto — 1310 2 H1. 5 366 «365 /5 6 189 / 2 HM C3 
123 / 4 Alayi 45 / 3 gi Sta 191 19075 Jaa 111/3 2 Nk Se. 
Dan kalangan madzhab Hanabilah sama dengan kalangan Syafi'iyyah mengenai hal tersebut, 
mereka menjelaskan tidak ada ketaatan pada kedua orang tua dalam perintah meninggalkan 
mencari ilmu yang wajib ia kuasai untuk menegakkan agamanya seperti masalah bersuci, shalat, 
dan puasa. Bila pengetahuan mengenai hal-hal tersebut tidak mampu ia dapatkan didaerahnya 
maka wajib baginya pergi keluar daerah untuk menguasainya meskipun tanpa restu kedua orang 
tuanya. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah XXVIII1/84 J. 
Upah ni DS) Ying Ab Ale ea Soto Gi « Ja « Al 4 Ah CA 3 GI eU: S5 Ju 
Se Cl) . 
Berkata al-Auzaa'i “Tidak ada ketaatan pada kedua orang tua dalam perintah meninggalkan aneka 
kewajiban, perkumpulan islami, haji dan berperang (jihad) karena kesemuanya adalah ibadah 
yang menjadi keharusan baginya maka tidak menjadi bahan pertimbangan izin kedua orang tua 
sebagaimana shalat”. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah XVI/134 J. 
Rpat! 3 sal Relo Y 5 ASI Lag Cg Ole Sela cg Tiara JB «€ 


Yusuuf Bin Asbaath dan Sufyan ats-Tsauri berkata “Tidak ada ketaatan pada perintah kedua 
orang tua dalam menjalankan hal-hal yang syubhat (hal yang antara haram dan halalnya tidak 
jelas). | @uwwah al-@uluub Fii Mu'aamalah al-Mahbuub 11/473 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0795. Amalan Tanpa Ilmu Tidak Diterima 


PERTANYAAN : 

Madara As Samsye 

Apakah diterima, ketika melakukan ibdah yang belum mengetahui ilmunya dan enggan untuk 
bertanya.?? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1121 | 


BELAJARLAH sebelum BERAMAL agar TIADA TERSESAT JALAN 


elang Ala AI lan Ajay opal 3 Aka Not dp AO 2 ya elang dala AI Geo Aji pall Flu de BEP jab old Ul, 
MA, JNE at SI Gl sles JB SI gl JB AI Jam be did Yola) Lag II Igato Adel Geby Pa Dl 
BSN, 3 Aoki Rb yaa Sy SUS Ai Lag Glbat HS 9 KE ISA ISI SP HS) dai IS SPI HS 
IP ya IS 9 ON) gl JB AS dnemp pe SUS Ad yaa pbu 8 jodi Ss Ulauadng Lea pi 9 us 3 AS OU WS H3 
at gelang dal AI alun Agil ian Cipta Bole ya pi Aib al Lagin Al by yag al y03 Ji Y Soya ya Alai Jam de 
Sola pi oya pat AAA 

Keenam adalah Ilmu Figh kedudukannya melebihi ilmu-ilmu lainnya berdasarkan sabda Nabi 
Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam “Barangsiapa oleh Allah dikehendaki menjadi baik, Allah 
fahamkan terhadap agama”. (HR. Bukhori-Muslim dari Mu'awiyah ra.). Dan sabda Nabi “Apabila 
kamu melewati taman-taman syurga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya,”Ya 
Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu?” Nabi menjawab,”majlis-majlis 
talim.” (HR. Al-Thabrani). Imam Athaa' berkata “Majlis-majlis ta'lim” ialah tempat perkumpulan 


membahas halal, haram, bagaimana cara jualbeli, cara shalat, cara zakat, cara haji, nikah, thalak 
dsb. 


Artinya perkumpulan untuk mengetahui tatacara shalat, zakat, haji dan yang demikian hanya 
dapat diketahui dengan mengetahui rukun-rukun, syarat-syarat dan yang membatalkan setiap 
ibadah karena tanpa mengetahui yang semacam ini tidak dapat dikatakan benar seperti apa yang 
dikatakan oleh Ibn Ruslan : 

"Dan setiap amal yang tanpa didasari ilmu # Amalan-amalannya tertolak tidak diterima”. Dari Ibn 
Umar ra disebutkan “Majelis ilmu lebih baik dari ibadah 60 tahun lamanya.” Berdasarkan sabda 
Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam : “Sedikit paham ilmu figih lebih baik dari banyak 
ibadah” (HR at-Thobroony). | Faanah at-Thoolibiin 1/14 J. 


Imam "Abdullah al-Haddad RA, Menyebut di dalam kitabnya Risaalah al-Mu aawanah : 
Bd AT AB Aale ya (SY AA JA pkl oya AT Wio2 Lea Kal MEI) ni OS pls pia Ah Ae uya Ol bely 
Rawana pb UBI jl A0 LAI Sy Aanana de naa SUS Ha ya 4 Sola 
Dan ketahuilah bahwasanya seseorang yang beribadat kepada Allah tanpa ilmu, maka 
kemudharatan yang kembali kepadanya sebab ibadatnya itu lebih banyak daripada manfaat yang 
terhasil baginya. Berapa ramai ahli ibadat yang memenatkan dirinya dalam ibadat sedangkan dia 
sebenarnya atas maksiat padahal dia beranggapan apa yang dilakukannya adalah ketaatan atau 
bukannya maksiat.....”. Sebagian Ahli Hikmah berkata : 


dab IMA ls pia Jelly — 3 Ui3 Jas pi3 ball 
cad Ie SN Iga ji doi Hal aa Jali, 
Ilmu tanpa amal, dosa besar, manakala “amal tanpa ilmu, kesesatan yang amat sangat. Dan “amal 


yang disertai ilmu itu adalah cahaya diatas cahaya. Maka beruntunglah bagi mereka yang 
memadukan keduanya (ilmu dan 'amal)”. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0796. AMALIYYAH : AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR 


PERTANYAAN : 
Azzam Fikulli Waktiinwaahin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1122 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu alaikum.. aku mw tx,gimana menurut antum smw menanggapi amar ma'ruf nahi 
munkar...??? karena sekarang banyak sekali,pemahaman yang slah..??? 


JAWABAN : 
Kang As'ad 


Mengenal Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang biasa diartikan dengan 
“Memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah terjadinya perbuatn munkar" adalah salah satu 
perintah syara yang fardlu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah satu kesatuan yang tidak 
bisa dilepaskan satu dengan lainnya, kedua hal tersebut adalah saling menetapi (talazum). Yang 
disebut dengan ma'ruf adalah: 


CA AI Dai La IS Oei Sl OLI Al ig Jang yA AI Alb ya Soe le JSI pal yag Sy Ai, 


Ma'ruf adalah nama bagi setiap perbuatan yang diketahui merupakan bagian dari ketaatan kepada 
Allah Azza wa Jall, mendekatkan diri kepada-Nya, berbuat baik kepada manusia, dan setiap apa 
yang disunahkan oleh syara. Sedangkan yang disebut dengan Munkar adalah kebalikan dari 
ma'ruf. 


Dalil dari al-Gur'an adalah: 


Hi GA JA Yan DAA KE SE SA DA al LA ak 

(ALO:01 yag Ily Doha AT, Orin pai 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang mat'ruf, 

dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang fasik. 


Dalil dari as-Sunnah adalah: 

OLYI All WU5y yAkid piatu | Ob jika pelat OM oakag 0 pali IKA Sin el) ya. 
Barangsiapa di antara kamu sekalian yang melihat kemunkaran hendaknya merubah kemunkaran 
tersebut dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu 


maka dengan hatinya, yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadits ini bisa diambil 
kesimpulan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar memiliki tiga tingkatan : 


1. Yang pertama dan ini adalah yang paling kuat yaitu dengan menggunakan tangan/ 
kemampuan/kekuasaan. Ini adalah merupakan amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan 
fardlu ain dan wajib dilakukan dengan segera (al-wajib “ala al-faur) apabila memang 
memiliki kemampuan untuk itu. 


2. Yang kedua: Apabila langkah pertama tidak dapat dilakukan, maka bagi orang yang melihat 
kemunkaran wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan berpindah pada tingkatan 
yang kedua, yaitu dengan menggunakan lisan. 


Ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan menerapkan cara yang pertama, hendaknya 
pertama kali dilakukan dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. 


Apabila dua tingkatan ini tidak bisa dilakukan, maka hendaknya menerapkan amar marruf nahi 
munkar tingkat ketiga, yaitu dengan cara melakukan pengingkaran dalam hatitidak senang 
dengan adanya kemungkaran tersebut dan haram untuk cuek bebek atau tidak perduli ketika 
melihat terjadinya suatu kemungkaran. Dan tingkatan yang ketiga ini merupakan amar ma'ruf yang 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1123) 123 


dilakukan sebab adanya kelemahan iman. 


Dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi 
apabila hendak melakukannya, yaitu: 
1. Orang yang hendak melakukannya adalah seorang yang “Alim (benar-benar mengerti) 
dengan apa yang diperintahkannya atau yang dicegahnya tersebut. 
2. Hendaknya amar ma'ruf yang dilakukan TIDAK menyebabkan kemunkaran atau kerusakan 
yang lebih besar. 
3. Orang yang melakukan amar ma'ruf hendaknya memiliki prasangka kuat bahwa yang 
dilakukannya tersebut bisa berfaedah. 


Apabila dua syarat yang pertama tidak dapat dipenuhi, maka HARAM untuk melakukan amar 
ma'ruf nahi munkar. Apabila syarat yang ketiga tidak dapat dipenuhi, maka kewajiban amar ma'ruf 
nahi munkar adalah gugur. | Tulisan ini disarikan dari kitab Syarah ash-Shawi “ala Jauharah at- 
Tauhid karya syaikh al-Imam al-Fagih Ahmad bin Muhammad al-Maliki ash-Shawi |. 


0803. Hukum Menjadikan Malaikat dll Sebagai Guyonan 


PERTANYAAN : 
Chabib Musthofa El Audsy 


Pertanyaan: bagaimana hukumnya menjadikan malaikat dan bidadari sebagai bahan humor...??? 
Atas jawabannya terima kasih sebelumnya. Semoga Allah menambahkan ilmu kebaikan yang 
baru untuk anda. Aamiin... Jazakumullah... 


JAWABAN : 
Ismael Kholilie 
OAlab jl ank ad Alah ja ju Slisunal y Bilal Ole Jap dp Jas al ais JS Il era PAI LB Joel 3 
kesana Il JAS Odang gd one ad ana jl ago laa ni) 
SUS anak Of al Sapakh Re A(Aann) Ilka el jera YI d Aline YI SUS JB Anas OA) 
'tigad, ucapan, dan perbuatan mengindikasikan adanya sebuah penghinaan terhadap Allah, rasul, 


kitabNYa, malaikatNYa dll, hukumnya kafir jika ia niat melakukan penghinaan dan ma'siat yang 
tidak sampek kufur jika ia tidak bermaksud menghina. | Is'adurrafig 61 | 


0808. Masuk Syurga Karena Rahmat Allah 


PERTANYAAN : 
Marini Terima TagdirNya 


Assalamualaikum, Kepada seluruh jajaran admin dan member, Afwan, Mohon referensinya bahwa 
iman dan amal sholeh bukan jaminan kita masuk syurga... Sebelumnya terimakasih :-) 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 

Dea nan MAAN Nepali Nyala Kana AB dakakag OT UT Uy JG II Jgn GE Up IE Alas Sin ada 
“Amal tidak akan bisa menyelamatkan seseorang di antara kalian.” Mereka bertanya: “Tidak pula 
anda wahai Rasulullah saw?” Beliau menjawab: “Ya, saya pun tidak, kecuali Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1124 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menganugerahkan rahmat kepadaku. Tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, 
sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan, kalian pasti akan 
sampai.” (Hr Bukhari). 


AN Aa Kamp IL UT YG JI Aga ayoma Vi Tedi Alas Sin laa Joon Y 
Amal tidak akan memasukkan seseorang di antara kalian ke surga dan tidak pula 
menyelamatkannya dari neraka. Demikian juga saya, kecuali dengan rahmat Allah swt. 


Muncul diskusi di kalangan para ulama terkait hadits di atas: benarkah masuk surga itu bukan 
karena amal? Jika demikian apa gunanya amal kita? Bagaimana pula kaitannya dengan firman- 
firman Allah swt berikut : “Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu 
amalkan”. (AS. An-Nahl (16J : 32). Dan diserukan kepada mereka: “Itulah surga yang diwariskan 
kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.” (AS. Al-A'raf (7) : 43. Ayat semisal 
terdapat juga dalam AS. Az-Zukhruf (431 : 72). 


Satu hal saja yang harus dicatat, semua ulama hadits tidak ada yang menyatakan bahwa hadits di 
atas bertentangan dengan ayat-ayat tersebut. Semuanya menempuh metode jam' (menyatukan, 
mengompromikan) karena memang hadits di atas jelas keshahihannya. Sebuah pertanda juga 
bahwa hadits yang shahih haram ditolak meskipun tampaknya bertentangan dengan al-Gur an. 
Sedapat mungkin carikan komprominya, karena tidak mungkin Nabi saw menentang al-Gur'an. 
Dan itulah yang ditempuh oleh para ulama hadits sebagaimana akan diuraikan berikut ini. 


Imam Ibn Bathal, sebagaimana dikutip Ibn Hajar dalam Fath al-Bari, menjelaskan bahwa surga itu 
ada beberapa tingkatan. Ayat-ayat yang menjelaskan masuk surga karena amal, itu maksudnya 
adalah menempati tingkatan-tingkatannya itu. Sementara masuk surganya sendiri, itu mutlak 
hanya berdasarkan rahmat Allah swt. Jadi, dengan rahmat Allah swt, seseorang ditentukan masuk 
surga dan tidaknya. Sesudah ada keputusan masuk surga, maka ketentuan masuk surga 
tingkatan yang mananya itu ditentukan berdasarkan amal. 


Selanjutnya, Ibn Bathal menjelaskan, bisa juga maksud dari ayat-ayat dan hadits di atas adalah 
saling menguatkan. Artinya, masuk surga itu tergantung rahmat Allah swt juga amal-amal kita. 
Demikian juga, penentuan tingkatan yang mananya di dalam surga itu tergantung rahmat Allah swt 
dan amal-amal kita. 


Imam al-Karmani, Jamaluddin ibn as-Syaikh, dan Ibn al-Gayyim menjelaskan bahwa huruf 'ba' 
pada ayat-ayat di atas bukan bermakna sebab (sababiyyah), melainkan bersamaan (ilshag, 
mushahabah). Jadi bukan berarti masuk surga itu dengan sebab amal, melainkan masuk surga itu 
bersamaan adanya amal, karena sebab yang paling utamanya adalah rahmat Allah swt. Ini berarti 
bisa membantah pendapat Jabariyyah yang menyatakan bahwa masuk surga itu sama sekali tidak 
ada kaitannya dengan amal, melainkan mutlak hanya rahmat Allah swt saja. Juga membantah 
pendapat Gadariyyah yang menyatakan bahwa masuk surga itu murni karena amal saja, tidak ada 
kaitannya dengan rahmat Allah swt. 


Imam Ibn Hajar memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Amal seseorang walau 
bagaimanapun tidak mungkin menyebabkannya masuk surga jika pada kenyataannya amal itu 
tidak diterima oleh Allah swt. Nah, persoalan amal itu diterima atau tidaknya, ini jelas wewenang 
Allah swt, dan ini mutlak berdasarkan rahmat Allah swt (semua pendapat ulama di atas dikutip dari 
Fath al-Bari kitab ar-rigag bab al-gashd wal-mudawamah 'alal- amal). 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1125 


0812. PEMBACAAN MAULID NABI DENGAN BERDIRI 


Oleh Masaji Antoro 


BERDIRI SAAT PEMBACAAN MAULID NABI MUHAMMAD YANG DILAKUKAN OLEH PARA 
ALIM ULAMA BERTUJUAN UNTUK MEMULIAKAN DAN MENGAGUNGKAN BELIAU, BUKAN 
DENGAN MAKSUD LAINNYA 


AS M3 Jd Ay Gil mbind Uya dah LL Gymoetana pe Iekag Al Lanlani Oyagi Annoy S3 Iya IS) Gal Of Bold 0 pr KE U 
OA SA orl LI elale uya 


(| FAEDAH | Telah menjadi kebiasaan saat orang-orang mendengar disebutkan kelahiran Nabi 
Muhammad, mereka berdiri untuk memberikan penghormatan, berdiri semacam ini dianggap 
bagus karena didalamnya mengandung pengagungan terhadap Nabi, dan yang demikian telah 
dikerjakan oleh mayoritas Alim Ulama yang pantas untuk diikuti. | Abu Bakar Muhammad Syathaa 
ad-Dimyaathi “I'aanah at-Thoolibiin 111/363 |. 


Bila peluny dala dl Gelap Ad Lana Iya gis Ol peluny Aas AI Al danny Sa Iyan II ali oya HS Bole L pr dil YAN yag 
East Ian IAI Oa) ja Laka JB Abg» Ryan Reap JS md BY, Kian Keap AU VJ Y Asa el 
Asal nami 1 Tag BLS Gel 


Al-Allaamah Burhanuddin Al-Halaby berkata “Termasuk faedah-faedah yang biasa terjadi 
dikebanyakan masyarakat adalah saat mereka mendengar disebutkan kelahiran Nabi Muhammad 
shallallaahu alaihi wasallam, mereka berdiri untuk memberikan penghormatan, Sesungguhnya 
berdiri semacam ini termasuk bidah yang tidak ada asalnya namun ia tergolong bidah yang baik 
karena tidak setiap bidah itu tercela, adalah sayyidina Umar ra berkata saat mengumpulkan orang- 
orang untuk melaksanakan shalat taraweh “Sebaik-baiknya bidah adalah yang ini”, dan yang 
demikian telah dikerjakan oleh mayoritas Alim Ulama yang pantas untuk diikuti. | As-Sirah al- 
Halabiyyah 1/136 |. 


"ag ls dl duo dd Laani Wl3 Jus all ed al a23 1939 akang Ale AI elo on ya Bee Gila If sb doll 0 pr 
SEN IA Ir Yly HI dede AE Rentan Ja ky le BI up Ad pia) 39 pdl JAN ya Ah Uh ion ly LAI Ia 
meladi Fla SNI Just ale eU. 
Berkata al-Allaamah an-Nabhaany "Telah menjadi kebiasaan saat para penasehat menghaturkan 
bacaan Maulid Nabi kala tiba pada kalimah g.5g al J (Beliau dilahirkan oleh ibunya), orang-orang 
berdiri untuk memberikan penghormatan, berdiri semacam ini bidah hasanah karena didalamnya 
mengandung menampakkan kebahagiaan dan pengagungan pada Nabi bahkan dapat tergolong 
sunah saat dilakukan dengan penuh rasa suka cita dan pengagungan pada Nabi”. | Jawaahir al- 
Bihaar 111/383 |. 
 () KO) "di Ce IS Jai Le Lila G paul Le we yag $ Sg (UNI aa «dal ai ai) Ju 
dee d3 e) donlaai $ CP) TPL rata s| kal Ole YI oya dada aa EMS ob « pamela aa jl MSI, « Da aka anal 
dll any Alat SAI 4 (pp) Seng SEL ya yaa da AI Kay M5 
Berkata Abu Syaamah Guru Imam an-Nawaawy “Sebaik-baik bidah yang terjadi dizaman kami 
adalah segala yang dikerjakan setiap tahun bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad 


baik berupa shadagah dan kebaikan-kebaikan lainnya, menampakkan kebahagiaan dan hiasan, 
sungguh yang demikian bila didalamnya termuat berbuat kebajikan pada orang-orang fakir berarti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1126 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menampakkan perasaan suka cita, mengagungkan serta wujud rasa syukur pada Allah atas 
anugerah berupa zhahirnya Nabi Muhammad yang telah Ia utus sebagai rahmat bagi semua 
Alam”. | as-Sairah al-Halabiyyah 1/83-84 |. 


0826. Murtad Dalam Keadaan Terpaksa 


PERTANYAAN : 
Aisyah Nur An Najm 


Assalamu'alaykum... Mumpung ingat,, mau bertanya tentang MURTAD, MURTAD itu yang jelas 


keluar dari agama islam kan ? Bagaimana kalau dalam keadaan terpaksa terus murtad ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Bila keadaan 'tepaksanya' memenuhi syarat dan hatinya tidak rela dengan kekufuran saat 
mengucapkan kalimah kufur tersebut maka dia tidak menjadi MURTAD. 


0 8 02 2 o-o- 38 a 0 02,0 3 - (N - 0 0-0 22... Lo... - -0 3 o- 

OLPIL optalan HAN Lg ASI gal ASI RS Ag lay 4 pall Jak Jill Je Ola) GAES Kai S5 Ag lag 
L 09 - BP nnn #20 - 0 - -.. 8.9 0. - L0 8 9 o-- - 0 9 -.. 0. 
LARI PAN LS all de UL) Balkan J3 D9 Jiaif Us JII ya # UI, ON eiabar tel oya UI Ji 


Diperbolehkan sebab dalam kondisi dipaksa meninggalkan kewajiban seperti berbuka puasa saat 


Bulan Ramadhan menurut pendapat yang melegalkannya, Dan diperbolehkan juga sebab dalam 


kondisi dipaksa mengucapkan kalimat yang berakibat kekufuran asalkan hatinya tetap konsisten 


dengan keimanan berdasarkan firman Allah : “Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya 
tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)” (AS. 16:106). Hanya saja menjaga diri untuk 
tidak berkata yang demikian lebih utama meskipun ia terbunuh sebagai bentuk kesabaran dan 


keteguhan pada agama seperti saat jiwa diancam akan dibunuh. | Asnaa al-Mathaalib IV/9 |. 
Jia dalih Kay OP OM) dp 
B3 BM tenan en Lah JSI, OLYI 08 dls 0,4 Ob GL Of NAS) | OLYU oten day o Ta VI) dls JU 
tr UE YON 
SBI HUI Lilo CL Y OLYI labutal OY LSG Y al 3 OLYU d3 tee Cai HT Of NIS, Spy 


(Keterangan dan orang yang dipaksa) bila hatinya rela maka ia menjadimurtad, Allah berfirman 


“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)” 


(AS. 16:106) 
Begitu juga saat dalam hatinya memuthlakkan dalam arti tidak terisi iman dan kufur dalam hatinya 


saat dipaksa, maka menurut pendapat yang bisa diunggulkan tidak mengakibatkannya menjadi 
murtad karena orang yang dipaksa tidak wajib melahirkan sesuatu diluar yang ia kehendaki dan 
karena menghadirkan iman tidak selamanya dihadirkan dalam hati sebagaimana orang yang tidur 
atau orang lalai. | Hasyiyah al-Bujairomi IV/207 |. 


PS bg h de AbUA AerdlaII Gas 2 Ig: 

2g gali das gl OUnluag Ap dala La GaiS le 0 SI 2 — YG. 

Abu IP Rp Ol ae Jai ab de lau Ol ob DA SY Ho 93 0 Saki jae — LL, 

PU Laga Je SEL) tenaga made JA, CAsAEI K0 pil JAS TT 04 nata KOS ol — L, 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1127) 127 


LS gai em, 
Gs SY 0G ol Un kasta bb z3. 
RINGKASAN 


Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat untuk dapatnya dikatakan 'terpaksa' harus 
memenuhi beberapa syarat : 
1. Kemampuan pihak pemaksa untuk mewujudkan ancamannya sebab ia penguasa atau 
punya kemampuan mengalahkan seperti perampok dan sejenisnya 
2. Ketidakberdayaan pihak yang dipaksa untuk melawannya dengan melarikan diri atau 
lainnya dan ia percaya akan menerima segala bentuk ancamannya bila tidak memenuhi 
tuntutan pihak pemaksa 
3. Jenis ancaman berupa sesuatu yang membuat pihak yang dipaksa mengalami bahaya 
yang sangat berat seperti pembunuhan, pemukulan kasar, diikat, disekap, dirusak hartanya 
dan sejenisnya, sedangkan ancaman berupa umpatan, cacian maka tidak tergolong 
ancaman. 
4. Kalangan Syafi'iyyah menambahkan dari syarat diatas “Paksaannya bukan terhadap 
perkata hak”. | Al-Figh al-Islaam VI/528 |. 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0887. PERBEDAAN AHLUSSUNNAH WALJAMAAH DG 
SYIAH IMAMIYAH 


oleh Mbah Jenggot 
Apa perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah 
Itsna Asyariyah ? 


Banyak orang yang menyangka bahwa perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah 
Imamiyah Itsna Asyariyah (Jafariyah) dianggap sekedar dalam masalah khilafiyah Furu'iyah, 
seperti perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, antara Madzhab Safi'i dengan Madzhab 
Maliki. 

Karenanya dengan adanya ribut-ribut masalah Sunni dengan Syiah, mereka berpendapat agar 
perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Selanjutnya mereka berharap, apabila 
antara NU dengan Muhammadiyah sekarang bisa diadakan pendekatan-pendekatan demi 
Ukhuwah Islamiyah, lalu mengapa antara Syiah dan Sunni tidak dilakukan ?. 


Oleh karena itu, disaat Muslimin bangun melawan serangan Syiah, mereka menjadi penonton dan 
tidak ikut berkiprah. Apa yang mereka harapkan tersebut, tidak lain dikarenakan minimnya 
pengetahuan mereka mengenai agidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja'fariyah). Sehingga 
apa yang mereka sampaikan hanya terbatas pada apa yang mereka ketahui. Semua itu 
dikarenakan kurangnya informasi pada mereka, akan hakikat ajaran Syiah Imamiyah Itsna 
Asyariyah (Ja'fariyah). Disamping kebiasaan berkomentar, sebelum memahami persoalan yang 
sebenarnya. 


Sedangkan apa yang mereka kuasai, hanya bersumber dari tokoh-tokoh Syiah yang sering 
berkata bahwa perbedaan Sunni dengan Syiah seperti perbedaan antara Madzhab Maliki dengan 
Madzahab Syafi'i. Padahal perbedaan antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafi'i, hanya 
dalam masalah Furu'iyah saja. Sedang perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1128 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja'fariyah), maka perbedaan-perbedaannya disamping dalam Furuu' 
juga dalam Ushuul. 


Rukun Iman mereka berbeda dengan rukun Iman kita, rukun Islamnya juga berbeda, begitu pula 
kitab-kitab hadistnya juga berbeda, bahkan sesuai pengakuan sebagian besar ulama-ulama Syiah, 
bahwa Al-Gur'an mereka juga berbeda dengan Al-Gur'an kita (Ahlussunnah). Apabila ada dari 
ulama mereka yang pura-pura (tagiyah) mengatakan bahwa Al-Gurannya sama, maka dalam 
menafsirkan ayat-ayatnya sangat berbeda dan berlainan. 


Sehingga tepatlah apabila ulama-ulama Ahlussunnah Waljamaah mengatakan : Bahwa Syiah 
Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja'fariyah) adalah satu agama tersendiri. Melihat pentingnya persoalan 
tersebut, maka di bawah ini kami nukilkan sebagian dari perbedaan antara agidah Ahlussunnah 
Waljamaah dengan agidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja'fariyah). 


1. Ahlussunnah : Rukun Islam kita ada 5 (lima) 
a) Syahadatain 
b) As-Sholah 
c) As-Shoum 
d) Az-Zakah 
e) Al-Haj 
Syiah : Rukun Islam Syiah juga ada 5 (lima) tapi berbeda: 
a) As-Sholah 
b) As-Shoum 
c) Az-Zakah 
d) Al-Haj 
e) Al wilayah 
2. Ahlussunnah : Rukun Iman ada 6 (enam) : 
a) Iman kepada Allah 
b) Iman kepada Malaikat-malaikat Nya 
c) Iman kepada Kitab-kitab Nya 
d) Iman kepada Rasul Nya 
e) Iman kepada Yaumil Akhir / hari kiamat 
f) Iman kepada Gadar, baik-buruknya dari Allah. 


Syiah : Rukun Iman Syiah ada 5 (lima) 
a) At-Tauhid 
b) An Nubuwwah 
c) Al Imamah 
d) Al Adlu 
e) Al Ma'ad 


3. Ahlussunnah : Dua kalimat syahadat 


Syiah : Tiga kalimat syahadat, disamping Asyhadu an Laailaha illallah, wa asyhadu anna 
Muhammadan Rasulullah, masih ditambah dengan menyebut dua belas imam-imam mereka. 


4. Ahlussunnah : Percaya kepada imam-imam tidak termasuk rukun iman. Adapun jumlah imam- 
imam Ahlussunnah tidak terbatas. Selalu timbul imam-imam, sampai hari kiamat. Karenanya 
membatasi imam-imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan. 


Syiah : Percaya kepada dua belas imam-imam mereka, termasuk rukun iman. Karenanya orang- 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1129) 


orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang Sunni), 
maka menurut ajaran Syiah dianggap kafir dan akan masuk neraka. 


5. Ahlussunnah : Khulafaurrosyidin yang diakui (sah) adalah : 
a) Abu Bakar 
b) Umar 
c) Utsman 
d) Ali Radhiallahu anhum 


Syiah : Ketiga Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman) tidak diakui oleh Syiah. Karena dianggap telah 
merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali sendiri membai'at dan mengakui 
kekhalifahan mereka). 


6. Ahlussunnah : Khalifah (Imam) adalah manusia biasa, yang tidak mempunyai sifat Ma'shum. 
Berarti mereka dapat berbuat salah/ dosa/ lupa. Karena sifat Ma'shum, hanya dimiliki oleh para 
Nabi. 


Syiah : Para imam yang jumlahnya dua belas tersebut mempunyai sifat Ma"hum, seperti para 
Nabi. 


7. Ahlussunnah : Dilarang mencaci-maki para sahabat. 


Syiah : Mencaci-maki para sahabat tidak apa-apa bahkan Syiah berkeyakinan, bahwa para 
sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja. 
Alasannya karena para sahabat membai'at Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah. 


8. Ahlussunnah : Siti Aisyah istri Rasulullah sangat dihormati dan dicintai. Beliau adalah Ummul 
Mu'minin. 
Syiah : Siti Aisyah dicaci-maki, difitnah, bahkan dikafirkan. 


9. Ahlussunnah : Kitab-kitab hadits yang dipakai sandaran dan rujukan Ahlussunnah adalah 
Kutubussittah : 
a) Bukhari 
b) Muslim 
c) Abu Daud 
d) Turmudzi 
e) Ibnu Majah 
f) An Nasa'i 
(kitab-kitab tersebut beredar dimana-mana dan dibaca oleh kaum Muslimin sedunia). 
Syiah : Kitab-kitab Syiah ada empat : 
a) Al Kaafi 
b) Al Istibshor 
c) Man Laa Yah Dhuruhu Al Fagih 
d) Att Tahdziib 


(Kitab-kitab tersebut tidak beredar, sebab kebohongannya takut diketahui oleh pengikut-pengikut 
Syiah). 


10. Ahlussunnah : Al-Gur'an tetap orisinil 


Syiah : Al-@ur'an yang ada sekarang ini menurut pengakuan ulama Syiah tidak orisinil. Sudah 
dirubah oleh para sahabat (dikurangi dan ditambah). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1130 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


11. Ahlussunnah : Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul Nya. 
Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul Nya. 


Syiah : Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, walaupun orang 
tersebut tidak taat kepada Rasulullah. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi 
Imam Ali, walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah. 


12. Ahlussunnah : Agidah Raj'Ah tidak ada dalam ajaran Ahlussunnah. Rajah adalah besok 
diakhir zaman sebelum kiamat, manusia akan hidup kembali. Dimana saat itu Ahlul Bait akan 
balas dendam kepada musuh-musuhnya. 


Syiah : Raj'ah adalah salah satu agidah Syiah. Dimana diceritakan : bahwa nanti diakhir zaman, 
Imam Mahdi akan keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia pergi ke Madinah untuk 
membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain. 


Setelah mereka semuanya bai'at kepadanya, diapun selanjutnya membangunkan Abu Bakar, 
Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa dan disalib, sampai mati seterusnya 
diulang-ulang sampai ribuan kali. Sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka kepada Ahlul Bait. 


Keterangan : Orang Syiah mempunyai Imam Mahdi sendiri. Berlainan dengan Imam Mahdinya 
Ahlussunnah, yang akan membawa keadilan dan kedamaian. 


13. Ahlussunnah : Mut'ah (kawin kontrak), sama dengan perbuatan zina dan hukumnya haram. 


Syiah : Mut'ah sangat dianjurkan dan hukumnya halal. Halalnya Mut'ah ini dipakai oleh golongan 
Syiah untuk mempengaruhi para pemuda agar masuk Syiah. Padahal haramnya Mut'ah juga 
berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. 


14. Ahlussunnah : Khamer/ arak tidak suci. 

Syiah : Khamer/ arak suci. 

15. Ahlussunnah : Air yang telah dipakai istinja' (cebok) dianggap tidak suci. 

Syiah : Air yang telah dipakai istinja' (cebok) dianggap suci dan mensucikan. 

16. Ahlussunnah : Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya sunnah. 
Syiah : Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri membatalkan shalat. 


(jadi shalatnya bangsa Indonesia yang diajarkan Wali Songo oleh orang-orang Syiah dihukum 
tidak sah/ batal, sebab meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri). 


17. Ahlussunnah : Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat adalah sunnah. 


Syiah : Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat dianggap tidak sah/ batal 
shalatnya. 


(Jadi shalatnya Muslimin di seluruh dunia dianggap tidak sah, karena mengucapkan Amin dalam 
shalatnya). 


18. Ahlussunnah : Shalat jama' diperbolehkan bagi orang yang bepergian dan bagi orang yang 
mempunyai udzur syar'i. 


Syiah : Shalat jama' diperbolehkan walaupun tanpa alasan apapun. 
19. Ahlussunnah : Shalat Dhuha disunnahkan. 


Syiah : Shalat Dhuha tidak dibenarkan. (padahal semua Auliya' dan salihin melakukan shalat 
Dhuha). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4131 ) 131 


Demikian telah kami nukilkan perbedaan-perbedaan antara agidah Ahlussunnah Waljamaah dan 
agidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja'fariyah). 


| www.fb.com/groups/piss.ktb/216329981723151/ |. 
0890. A@AIDAH : Sujud Demi Memohon Maaf 


PERTANYAAN : 
Alif Jum'an Azend 


Kemarin sore tak sengaja nonton infotemen, melihat seorang Wakil Bupati bersujud pada hadirin, 
memohon maaf mau resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati. Pertanyaan : 1). 
Bolehkah bersujud seperti itu dilakukan ? 2). Termasuk sujud apakah itu ? 


JAWABAN : 
Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Hukumnya harom bahkan bisa menjdikannya kufur. wa sujudu al juhlati baina yadai 
masyayikhihim haromun ittifaggon. Sujudnya orang-orang yang juhalah (bodoh) di depan guru2 
mereka di haromkan menurut kesepakatan ulama, di dalam syarah roudloh di jelaskan walaupun 
sujudnya meghadap giblat atau brtjuan karena allah, menurut sebagian goul bisa menjadikan 
kekufuran(wa fi ba'dli shuwarihi ma yagtadli al kufro). semoga allah mengampuni hal tersebut. 
(i'anah tholibin 212/1) 


Ifag Abdillahnatagama 


Dicky candra wakil bupati garut (kabupaten sebelah). Dia mengundurkan diri dari jabtannya 
karena tidak seorintasi dengan bupatinya. Mungkin sujud yang ia lakukan adalah berniat sujud 
syukur, karena ia gembira masyarakat garut masih mendukungnya. Hal serupa sering dilakukan 
oleh seperti terdakwa yang bebas dari vonis (tampak sujud ke hakim), pemain bola (tmpak sjud ke 
tihang gwang), petinju dll. Hal ini terjadi karena "awam" menganggap sujud syukur tidak ada 
syarat rukunnya. Jadi, saya kira diki candra, berniat sujud syukur, tapi "awam" akan tatacaranya. 
Satu bentuk ekspersi hati yang spontan. Dan tugas kitalah mensosialisasikan bahwaa sujud 
syukur ada syarat dan rukunnya. Lihat dokumen tentang sujud syukur. 


Jadi pertanyaannya bisa diulang : 

"Bagaimana hukum seseorang melakukan sujud dengan niat sujud syukur, tapi tidak mengetahui 
syarat rukun, apakah sujud itu bisa berakibat "kufur"? Sedangkan tampak ia bersujud kepada 
makhluk, pdhal ia berniat syukur dan sujud kepada Allah. 

Dewi Rosita 

Membungkukkan badan dengan niat menghormati makhluk/manusia seukuran ruku hukumnya 
haram, dan jika seukuran sujud maka kufur. 

Ifag Abdillahnatagama 


Kang alif, sip. Tapi perkiraan anda bukan sujud syukur lemah. Dan sesama muslim perlu 
husnudzon, ini berkaitan dengan akidah. Mari obyektif, lihat contoh lain pada kasus sujud seperti 
contoh saya. Dan mari kita runcingkan pertnyaanya seperti pertanyaan saya tadi. Afwan. 


Alif Jum'an Azend 
oke, biar aman, berarti kita andaikan saja : 
- andai dia sujud mohon maaf pada hadirin/rakyatnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- andai dia sujud syukur tapi tak tahu tata cara nya 
hukumnya ? 


Ismael Kholilie 
CP MAS dl AB OY tol ger la lan Pj Gasa! KL OP gas Sp ab oa Ulee (Gile d pm 3) 
HANYA OrdlI Tile Jala Cenall AI yaaah IV LS Hook Toll 3 BI Saya OY PS 0 pak 
Termasuk perbuatan yang bisa membuat orang murtad adalah bersujud kepada mahluk tanpa 
adanya paksaan walaupun mahluk itu adalah nabi,berbeda dengan sujud yaitu ruku' maka orang 
yang ruku pada mahluk tidak dihukumi murtad(hanya haram saja)karena kebiasaan hormat 
dengan ruku sudah terbiasa terjadi dikalangan orang kebanyakan-fathul muin hamisy 


(ianatuthalibin 4/136). Saya juga lihat di silet.. Sang wabup mengatakan sujudnya sebagai 
permintaan maaf kepada masyarakat garut.. Jadi jelas tidak bisa dimasukkan pada sujud syukur.. 


Ifag Abdillahnatagama 

Jawaban keduanya kang. yang sujud syukur tanpa rukun. 

Ismael Kholilie 

Bukan sujud syukur tanpa rukun.. Namanya saja sudah bukan sujud syukur kok.. 
Ifag Abdillahnatagama 


Ya bukan. Ane pernah mutholaah ada, tapi itu penomena yang trjadi. Dan serta mertakah hal 
tersebut menjadi kufur. Jika itu kufur maka implikasinya semakin jauh dampaknya. 
Hanya Ingin Ridlo Robby 
Gd jinak Aady 2 SUS 
S9 GOL PAS Ui Urea Ui MAL Ui OP de 
andil jI BAU Rai Ad Ea Gohg 4 Cal) JUL Bukaan AT Bel, Lo yukia BOLA p 3 9 pemeadl Of Laga : (S1 Ula 
Bala! Any Jaman UP IS 6 AK omi gl p pes Ai OS Gegar € MS pad d gemadi 33P V9 € Jli d T,K3 2 Alb Hadi as « 
1 yo cg Y SAI Aa Ip Ky Wis ya) de dal ng ja, 
Menurut madzhab kita (I syafi'l ) bahwa sujud diluar sholat sunnah ( sujud tilawah ) karenaa 
baca'an ayat sajadah bagi yang baca dan mendengarkan, juga bagi yang dapat ni'mat yang nyata 
atau terhindar dari coba'an yang nyata karena rasa syukur kepada alloh swt. Tidak boleh sujud 
selain itu baik karena alloh swt maka akan haram kalau selain alloh akan kufur, kalau sujud 
tersebut dianggap ibadah. Kalau meletakkan dahi kebumi sebagai merasa rendah dihapan alloh 
swt tanpa niat sujud maka tidak haram karma bkn dinamakan sujud. Maka tergantung tujuan Bpk 
Dicky kalau bgt 
Ismael Kholilie 
Hanya @ afwan.. Ibarat anda kelihatannya hanya sekedar sujud saja.. dengan niat tadzallul maka 
hukumnya boleh.. Tapi ini sujud dihadapan mahluk.. Jadi apapun niatnya menurut saya tetap 
haram.. Hormat dengan ruku saja seperti yang dilakukan orng jepang hukumnya haram padahal 
dia tidak meniati ibadah hanya niat untuk menghormati saja.. 
Hanya Ingin Ridlo Robby 


Definisi niat adalah algosdu muktarinan bifi'lihi wamahalluhu filgolbi. Jadi niat itu hati, tidak ada 
yang tahu tentang hati. Bisa juga Bpk Dicky sujud syukur karena 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1133) 133 


DISS AL Tadi ae Cah 


karena mungkin terhindar dari makan uang rakyat. tentang sujud ya seperti itu copasan maktabah 
syamilah. Sebenarnya antara Ll dan Ismael Kholilie udah singkron. Tinggal disesuaikan dengan 
kondisinya, ibarohnya juga tidak bertentangan. 


Ahmad Fauzi 


Klau dia 'itikadkan bersudut kepada makhluk bahaya agidahnya,sebab klau sujud syukur lain lagi, 
klau mencium tangan kepada tuan guru itu karenaa membesarkan orang yang dimuliakan Allah & 
mengambil berkah kepadanya 


Imamuddin Al Porongi 


Ngikut ae, maklum nggak ngerti. Lagian kejadiannya dah lampau, kalau mempunyai akses untuk 
mengingatkan atau mengklarifikasi ya monggo. untuk kdepannya mohon dijadikan dokumen agar 
bisa menjadi pelajaran bagi kita smua. 


Metrotvbandung.com, Garut. Setelah resmi mundur dari jabatan Wakil Bupati Garut, ribuan 
warga Garut, Jawa Barat mengarak Dicky Candra keliling kota. Aksi ini dilakukan sebagai 
dukungan mereka terhadap Dicky. Sebagai bentuk permintaan maaf, Dicky pun sujud 
dihadapan ribuan warga yang disambut sorak pendukungnya, bahkan sempat ada warga 
yang kesurupan saat bersalaman. (http://www.metrotvbandung.com/index.php/component/ 
content/article/1012-warga-sambut-pulang-kampung-dicky-candra) 

Liputan6.com, Garut. Tepuk tangan dan pelukan menyambut kedatangan Dicky Chandra di Bale 
Pamiton, Garut, Jawa Barat, Ahad (11/12). Bahkan, sesekali suara dukungan masih terdengar. 
Setelah pengunduran dirinya sebagai wakil bupati diterima, Dicky berpamitan kepada warga 
Garut. la bahkan tak kuasa menahan air mata saat mendengarkan puisi perpisahan yang 
dibacakan dua bocah penderita thalasaemia. Saat berpamitan, Dicky yang kembali akan 
menggeluti dunia keartisan meminta maaf sambil bersujud. Ia menolak apabila diminta 
menjadi calon bupati mendatang dengan alasan politik bukan dunianya. Usai berpamitan, Dicky 
diarak keliling Kota Garut. (http://id.berita.yahoo.com/dicky-chandra-pamitan-053417888.html) 


0895. Haramnya Mempelajari Kitab Selain Al-Aur'an 


PERTANYAAN : 
Kaito Kids Amaterasuno 


Assalamua'alaikum... Salam silaturahmi, ana mau tanya apa tidak apa-apa kita selaku seorg 
muslim membaca atau mempelajari kitab selain kitab al-guran ( kitab non muslim ) seperti injil 
dil ??? mohon bimbingannya.. Syukron.. 


JAWABAN : 
Dewi Rosita 


Wa'alaikum salaam.. Tidak boleh menelaah kitab-kitab karangan yang bukan dari orang islam, 
kecuali bagi orang yang mengerti dan dapat membedakan yang hag dan yang bathil. Lihat 
Mukhtasar alfawaid almakiyyah hal 102-103 : 


3 matot B3 SY desa Gill 3 JG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jalla, Gladi Aa sel kap es SUS ago KY ca JI De Jalla 3 SAS, Feb OY CK 
Ad lb jIWA ale BA Allan peta de and de P4 Kimi 3 JG OL Il Lam oma dad JL 
Dalam alfatawa alhaditsiyah ibnu hajar alhaitami berkata:tidak boleh membaca buku siroh albakri 
karena sebagian isinya merupakan kebathilan dan kebohongan yang bercampuraduk, maka 
keseluruhannya menjadi haram sekira tidak terdapat perbedaan antara yang bathil dan yang hag. 
Dengan demikian dapat di ketahui keharaman membaca nuzhah almajalis dan semisalnya dari 
buku2 di dalamnya termuat kebatilan yang tercampur dengan yang lainnya sekira tidak terdapat 
perbdaan...Dalam tuhfah almuhtaj beliau berkata:bagi selain orang yang berpengetahuan luas 
diharamkan membaca kitab seperti taurot, yang sudah diketahui atau diragukan terdistorsi 
(berubah). 

dea, 

0912. HUKUM MENERIMA HADIAH NATAL 


PERTANYAAN : 
Ju E Soleh 


assalamualaikum,,,,maaf cuma mi nanya ,,,apa hukumnya menerima hadiah natal ,,padahal g dah 
ngejelasin low g muslim tapi tetep aja boz ngeyel ngasih hadiah ,,,, mohon penjelasannya,,, 
syukron:-) 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Boleh asalkan tidak menimbulkan mahabbah (rasa kasih sayang) terlebih 
mempengaruhi agidah 
dead UU Kab ya SA ME LS DP 3 Md JSI cskal O| — 25 : Inalal) JAS Ula 


(1) 228 / 3 sadis ol Redt-3 6 130 / 7 ekoudi HE 6 134 - 133 / 6 pndli ly 6 93 / 3 pul ga 
Hadiah orang-orang non muslim pada Muslim 


Bila orang-orang non muslim memberikan sesuatu pada orang muslim hukumnya diperinci sbb : 
“ Bila disaat-saat peperangan antara kaum muslim dan non muslim maka tergolong ghonimah 
(harta rampasan) 
“ Bila tidak saat peperangan maka bukan tergolong harta fay' dan juga bukan harta ghonimah 
tapi harta tersebut milik orang yang dihadiahi (Mugni al-Muhtaaj 11/93, Nihaayah al-Muhtaaj 
VI/133, Tuhfah al-Muhtaaj VII/130 dan Hasyiyah Ibn “Aabidiin 11/2228). Al-Mausuu'ah al- 
Fighiyyah 42/262 


AI 2U2 oyal SAI JB 2... (led) alat ya Ujaken) Jah al Jyir (gl) cr ra de) Lanal Lila Gi (AI Ellen) 
H Ulama) AS (Ly pE IA ya eta Joey ilaml B) yag Elkiel A3 SIS yag dilital LB al A3 Ld ya ya 
vb SB daa Ronlan US JI aa Ol pai Ld Real Cetall HI Ja V3 OY jm, JUS 


“Tabiat hati selalu mencintai orang yang berbuat baik padanya dan membenci yang menyakitinya”. 
al-'Aarif Ibn “Athoillah berkata “Orang yang berbuat baik padamu telah memperbudakmu dengan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1135 ) 135 


selalu mengungkit-ungkit kebaikannya dan orang yang menghinakanmu telah membebaskanmu 
barang siapa yang ingin memperbudak dirinya maka perbaikilah dirinya”. Dari pernyataan inilah 
kalangan ulama (khususnya kaum shufi) lebih cenderung menolak hadiah-hadiah dari orang-orang 
non muslim dan orang-orang yang suka berbuat kejahatan karena menerimanya dapat berakibat 
condongnya hati pada mereka dengan memberikan rasa mahabbah pada mereka namun bila 
memang dengan menerimanya terdapat manfaat ditinjau dari sisi agama maka tidak masalah. 
| Faidh algadiir IV/453 | 


0919. A@IDAH : Ziarah Aubur 


oleh Satria Nuzulul @olbi 
Kesunnahan Ziarah kubur : 


Pada awal permulaan islam hukum ziarah kubur dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena 
khawatir terjadinya kemusyrikan pada umat Islam , hal ini disebabkab masa mereka masih dekat 
dengan zaman jahiliyyah, sehingga Nabi menutup semua celah yang bisa menghantarkan pada 
kemusyrikan (syadn li dzari'ah) . Kemudian setelah kukuh keimanan mereka maka Nabi 
mengijinkannya, dan bahkan memerintahkannya karena dapat mengingatkan pada akhirat. Hukum 
perintah Ziarah Kubur ini juga diperkuat dengan adanya Ijma'. 


& EL pel e3 (11610) 


Jay M2 Got CA Aga daan Nil Galll OY opal Jae SAI uya Up UU ye AB pelag ale AI Guo adl OS 
Ab IS Rn JS eng dala AI ala Cal Akan Laden Oya OS USA OY AI Bj laka pelag ale AI lo AI 
hay US Anil Lag Bakal Ia oya Alila gd Aetonl Dita JI Lain MSI Ulil y SLS onla Zewaal! CAS LIS. Aa hey 
LO Lali Ci yag lai Ai Jab Of 1JB 8 part HA Ca plang dala AI lan Gal Jian LAS Cell mlarl SAN Op SIS, 
BI OP SAB LS JW Gb OS AJI OLI jitu Lali. S3 3 pelan dala Can (adl AU Co yel Oyalany bli 
UUS Ly Ala ya peue OA Yi AI US, (310 / 5) — SAI. pai AYI SIS UM Laga os 
Bj bal Allan Sei dala Cakgy CLAYI Ael,3 2 Vital Lada JPU dalah SU O lu 

Adapun Hadis yang menjelaskan kesunnahan Ziarah Kubur yaitu : 
V pp Sah 4 Laga pl Bj OP (KA 3 pelan) dala Ab Ula Al Jay JB 1 JB Al pP Baua RA Ae ye) 
ema ly (IKA Lap B3 Y IS Tata Ga sa BV Ke 08 SEA) SIN UI Kab SOE Gpp le 
V Ko gaama glg Rere Gal otg) AI Sbs Lia G aa UB Cg Ngga ob ye Sh ES Vinp Il ey 
Lag ayal Of distal y JOS bb pikat OT go ES pel y dala AI le AI Sy, J1 JB — te an — 
Gesitkaly dosb da Bika Of gp abal: JB Ia Sep Sela yi ES ay lemot, (d osb 
SAI SI UP oi Iogp I osb Las yjl ot 

Thorigotul Istidlal: 


Pada hadis diatas terdapat suatu bentuk amar / perintah (Is,959 ,wsJl ) setelah adanya suatu 
larangan .Dalam hal ini Ulama' Syafiiyyah berbeda pendapat menjadi tiga golongan, menurut 
pendapat yang paling shohih perintah tersebut menunjukkan ibahah ( selama tidak ada dalil yang 
mengarahkan pada makna yang lain ), pendapat kedua mengatakan bahwa amar tersebut 
menunjukkan perintah wajib, dan pendapat terakhir mengatakan bahwa hukumnya masih mauguf. 
Maka dari itu ketika kita mengikuti pendapat yang palilng shohih, amar pada hadis diatas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1136 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menunjukkan hukum sunnah karena 2 hal , Pertama : Karena adanya Ijma' atas dianjurkannya 
Ziarah kubur. Kedua :pada akhir hadis Nabi bersabda Lei8 Ss wgall / Li sni «8 Lisll S5i9 
5,5 4I yang bermakna bahwa Ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada akhirat, sedangkan suatu 
hal yang bisa mengingatkan pada akhirat itu dianjurkan , seperti dalam Hadis lain : 


V Ads AI dee Al Segany JB JB B2 Il yS Talas El YP IPAL op MAL GS Lega yi Jail Wilon OM up 3 yA£ Ula 
(della pal Gi) AI Gama IJIN pilm S3 IST elang 

BT pisa Le | pakad ASI usil UEA ag Uci SUS Gamad (lay) (SB) LL pb Sd LI J3 
Lag Alay SI SA DAN S3 UN el AI Ss UG peluh Gp Taly) SLS Ugll23 pegin Ul Ati (ap Lag 
Ika La SY BAY SIS ya SS La Jar SU Ga mn Td ya Y ino LAS Ralat ole 2 ebi GA, cod. 
IN Ae al SJ Aedb de pa Yhy Ay Any ya anjar dil Je RUU Jb ag AI of PI Bae, 
JIN JAS TIM eU) HAN AS din (dia MY dj Oly Orokud! 233 3 JlerB Uas (de IAI) Uh pny Han ye 
Mika Yg end aa SSL II AI lay SAI 3 SSI U Aha ya de Uslontul pas 2 NI SUS UG alas oya Igekely 
ly dala AN ae ai SP (010 / Ly — EL Pb 3 KAT INI 3 aga OS oh ay Cab slewly SNI, 
BAYI Com Ih CA OY ag Jua Of Oli aa BANI Sh SI BANI SI UB 1 led Eh RR el 
BANI Wall p Lol AR 3 plot ya OY 2 AYI) Lali pb Lswlk Jasal, Jas . 

Namun kesunnahan ini hanya berlaku bagi laki-laki saja menurut pendapat yang shohih karena 


khitob yang digunakan pada Hadis diatas menggunakan shighot yang khusus pada laki- 
laki.Adapun bagi wanita maka ziarah kubur hukumnya makruh 


(AL Tp — eka HM 3) 
Wb 0 Ie PE ar ag ra al KAL II LAI ja Taka (Lag os Bob 0 KEK LS) 
laa 3 oolotat Y sllaill JB oygain oya Of Lin alih UaloroY It Grgad #llmall Lely db an Ur OT le Iyaanty 
Cap Jie meal! yag Jl jl. 

Pembahasan Kedua 


Kemakruhan Ziarah kubur bagi wanita Sebenarnya dalam Madzhab Syafii juga terjadi perselisihan 
pendapat mengenai hukum ziarah kubur bagi wanita. Kebanyakan Ulama' berpendapat bahwa 
hukumnya adalah makruh. 


& Di aa pama! — (D1 310) 

SA Ag lai SAN AI 3 SLS ASI, Ega Ia Alb yag Bb BAY Old Elo Small JS sll Ul, 
CP yag JB Y (BEI) 2 JB LS 0 (Pat org P3 Ola S3) Aaja dal, ob ag SU UI 
Oles YI opal II csuus 


Adapun penyebab terjadi nya perbedaan pendapat itu karena banyak nya dalil yang dhohirnya 
bertentangan 


1. hadis yang dzohir nya melarang ziarah bagi wanita : 
BT pekuna gemu — (D1 15) 


28 Tim 3S pl j0 LAN Uya Ot Lema Ugat pg al Uya dpt Ulos 3 Kalah pal Ul Rendi Wa SU pi Way 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4137) 137 


ds ay — iya Id 923 (210 | Ly — ASLI Boi ya PL £ yh & Lal aja dy PUS FUI ye Lah CU Alas pl - 
— 9 — 3 Ud jim BC. Oleo pil korang aka terpal — gali OLI ad — ey dal AI oke — Al Say 01 | 
AOy AI de AI Syry JB aoi ya HAL elo Ul Kang JM Salon ji AAL yg kena pel HS op AAL Vila 
pr gi dea er (TB Ay — SS Fitad orian Ka mbl Aerllhi Leale Gyadortakiy 3 yak SAI elang Ale 
W dilas pad US Ran gal Jaten ya Ganga 3 SAI AAL ya Gale US Gulen op HAL uya ja Li ola OISLS 0g ea al 
ri lay AI ad 3 JB pala y Ale AI Iko AI gay Ol Ea gd 9S dal Lalu Gl uya jas 

adapun hadist-hadist yang dzohirnya memperbolehkan adalah : 
& SIS mao — (H1 29) 


Jb ane KA Ah play tele AI dl Gal ra IU da0 AI by SU Ul yP Lal Lia Andi Wadan pol Liat 
Ala Ula ai Pb ES pelan Ale Ab ala ai BLU Jai da A9 Gommat ema d LUP 5 Udh JB Cemal Ai 
As ad Uye (TB Ay — HI Jitad! jim & JIN Andal Aas mall UI Jas bl | HIU Oa ohi2 AE Cl pekaag 
Op BE or AAL Can Goa Kanaan pa WI AAS Gr Ulat Li Ol gllall Jadi Alor ya AAS Uya Man Asin pal Ui Jas AI 
lay Ala AI ala Ga ea Rab OL 1 dan Let oa AE de PMA yr kaan gp DI or Ulaalu Gel Uhus Ul 
OP NAS ur sinar 8 deal 9S DglO 01 Olah 0 da2 Jd 8g JENIS dis KB) Celad Rain JS IA Lea Hb ji 
9d el AI Jegary OT LIL gt ly La esa G Layy Abg alaita yag Ah dal 2 Ugal Up Cd S3 Oya Al 
bgy UR M3 Io BAN II IA 0 LL al pb G yaa Gay AI NW JUS S3 ag ad da Blah ya gak 
PABI UIL ye aga JB ole ya Ab ya Lag Talas pl galon Leo US 3 Goo Le me Ol YI pe AI an) Ale ye 
Laden al pe and Gabe OT Jp 83 (5/310) £ pam! & Hadi BL) esa Lal OS pal Bolajg KUN II 
Hyag any GIA ly) Gay AI GE 1 Jb jd die KS ALA Ga ya pelan dala AI ko al Ol at Al ay il 
ori ng Bh ga AI Iyo bo Jp AS SU Lie AI an) KLO yng Bl ye Lega d pel Ale bl lo dl UYA 
Pekan crokudiy enta fl oa lal Jaf ls #YLli J3 JB 

Thorigotul Istidlal: 


Dalam Hadis tersebut Nabi melarang wanita berziarah kubur dengan menggunakan kalimat (J 
.Dan kalimat »&J sendiri termasuk kalimat yang musytarok antara larangan yang haram dan 
larangan yang makruh. oleh karena itu,ulama' yang mengatakan makruh lebih memilih larangan- 
larangan yang ada itu diarahkan kemakruh tidak keharam karena ada shorif, yaitu hadis-hadis 
yang memperbolehkan ziarah kubur bagi perempuan. 


& 31 (34) 

Ka by Ga Pmr ad Ang  Unbolaslh Jl eiledh alel aah jl ta S3 IS PI Lb Jas IS) 
Wala pe LS pekan bale AI op AI yang UI El Las p32e | (2207 ASLI G Ikan! & Lal SU) ami oa Hata 
Peran oi BN JB CA Pa US PIN WS JB USG Oa oa one G Lade ST LS ul Gta Sp csi 
A3) Sa Cr UYA yan Gd UAS Al dilan MY $ (el ) Wol (033) (355 1 4) — FA ata Ko. 
JUS CU go de S3 Ae iljak a) ag tele Al ka SY EA Uye ali Jas ily pdl Ai 
PU dit HS) IU Lie JA Gn bila yng «Ups ai Ul DU SS ja. Ale gita (1) (mey Al Gi 
Get) Lia yakitd! AI pon ya Cakeakg Urin! Uya JkaI Jah Ce Aldi Jj3 1 JB gi oh BI ge PA Sg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Aoa plat Aly pekan Bl) (OA (S4 Al ola Ol Ul, 
0922. HIKMAH SIKSA DAN ADZAB KUBUR 


PERTANYAAN : 
Aidi Abdil Lah 
Maaf kalau pertanyaan ini Sembrono . .Untuk apa orang yang meninggal di periksa didalam kubur 
padahal di padang mahsyar semuanya diketahui oleh Alloh SWT ..? ? ? Wallohu wa'lam 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
HIKMAH SIKSA DAN ADZAB KUBUR 
Gear 9 yA) ISS ya RASA La 22 
Lea damai pil Ile eya SL ya A0 ya Slim 11 
T.A Sally Cmelad! ORARI Hadang IVAN, ckp BLBI ass 3 coba Uning sala (de Jl dl Jd Jeb. 
Do pi Ala SA pada Ol Oya mil Oei Uning mar Cor BIN Ala aa 3 Jet dl 23 Ole. 
3. Alah Urdag yang Las ab Lila Lea, 0G SUS Ob ck dl LN PI 3 lis Sila Of O jaka Lois oi of 
NN IUP 
da WS pig ae daa) Iga ya jI PAS Ugal Tel Weuyin LOG Ny Cree ji Jam ya mio, 
DS. 33 Yg Ra pa GL Ca LAI Gaal La Ii GEA op and Yee MEI 3 Abal 0, A5. 
0. Rabi pg JI 3 dead SUS dada UiiZ Hill 3 ella 0 as, 
(358 — ie JI UII 3 dnlis Olla) 
TANYA: 
Apakah hikmah dibalik keberadaan siksa dan adzab kubur? 


JAWAB : 

Didalamnya terdapat hikmah-hikmah yang teramat banyak diantaranya : 

1. Menampakkan anugerah Allah Ta'ala atas hambaNya yang mukmin dan shaleh dengan 
diberikannya kenikmatan-kenikmatan dialam barzah sekaligus bentuk penghinaan dan 
penyiksaan pada orang-orang yang membohongi kebenaran agamaNya dan menjalani 
maksiat semasa hidup didunia, Na'uudzu billaah...!! 

2. Menampakkan kekuasaan Allah Ta'la dalam menyiksa orang-orang yang maksiat dan kaum 
kafir serta memberikan kenikmatan-kenikmatan orang-orang mukmin yang yang jujur di 
alam kubur dengan tanpa dapat dirasakan oleh manusia-manusia yang masih hidup 

3. Sesungguhnya saat orang mukallaf mengetahui keberadaan adanya siksa di alam kubur 
atau alam barzah diharapkan mampu menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu 
membuatnya nista dan cela diakhirat 

4. Sebagai peringatan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat serta 
perbuatan yang mengakibatkan siksa kubur seperti tidak menjalankan kebersihan saat 
kencing, adu domba.. dll 

5. Siksa kubur terkadang mampu melebur sebagian dosa dan maksiat yang dilakukan 
seseorang semasa hidup di dunia, dengan demikian kemungkinan bisa terjadi saat dihari 
kiamat kelak dirinya sudah tidak lagi memiliki beban dosa 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1139) 139 


6. Siksa kubur terkadang dapat menjadi peringan atas siksaan seorang hamba dari apai 
neraka dihari kiamat 
| Diraasaat “Agdiyyah fii al-Hayaat al-Barzakhiyyah hal. 358 J. 


0940. JEMBATAN SHIRATAL MUSTAOAIM SEKECIL 
RAMBUT DI BELAH 7 ? 


PERTANYAAN : 
Mbah Wiro Sableng 


Salam, maaf Benarkah SHIROT ALMUSTAAIM itu Lebih KeciL dari pada rambut di blah tujuh / 7 
& Lebih Tajam dari pada pedang yang Tajam ??? mhn Ref..nya. 


JAWABAN : 
Ismael Kholilie 
ab) INA Gal 9 OA AS 1 JAN MIS GL 9 oa jay Baen oa Gol y Bil ya Bol al ly Yam G3 
dy Gl DB toe y IKAN SAS ya BUS db Jaga Ob o,alb ls Jya£ gd EMS Roma PP Ie 3 NE LES pads 
Sore 3 SL Oli bdg Yan al memuali 3 ALA SI Ad NS OS dai JS SUV pl de AI ego ya 
Ht Hui ya Aib JI Jl 23 JS DL Ah 9 JSI DSA Lelang B3USI Jt 4 Cradll SIS 4 Elang 2 Lesi Jala 
VIVA AED op Ji oat belno Gajah Olsil ) yg Tanba Tama 3 Sia ML Han JB y 
Disebutkan dalam riwayat yang masyhur bahwa shirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari 
pisau. Komentar ulama tentang riwayat ini : 


Imam izz bin abdissalam,al imam al garafi,al imam az zarkasyi berpendapat bahwa itu hanyalah 
sebuah ungkapan betapa sulit dan susahnya melewati shirat, ini agar tidak bertentangan dengan 
riwayat lain yang menyatakan bahwa ada para malaikat di dua sisi shirat,dan ada banyak anjing di 
dalamnya,imam al garafi melanjutkan :"menurut pendapat yang shahih shirat memiliki bentuk yang 
lebar,ia mempunyai dua jalan,jalan kanan yang dilewati ahli surga,jalan kiri dilewati ahli neraka". 


Pendapat lain menyatakan bahwa lebar dan sempitnya shirat tergantung amal seeorng,jika 
amalnya baik maka cahaya amalnya akan memperlebar shirat,tapi jika amalnya buruk,maka shirat 
akan menjadi sempititipis baginya. | TUHFATUL MURID 112 |. 


0972. ARTI SIFAT MUKHAALAFAH LIL HAWAADITS 


PERTANYAAN : 
Ulilalbab Hafas 


Assalamualaikum, Sebelum ada alam sebelum ada semuanya(hawadis)ALLAH mucholafa 
lilhawadis pada apa ya,,? Mohon penjelasannya, mator sakalangkong. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 
sadel Al let SSI 


All Cola Yg HIU nat Sian GIE Gl dag ad Leaf Ugal Jl Y SIS UI dilisag OLS LS 1 Celeb AYI JU 
SIS (IDA pa! Il 6 GOII gd palet Gama HAN Sat 4 EN aa (JI Jeng 2 Al le aja (OLI ema Sisa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1140 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aU Ya dolay JI wa 


Imam at-Thohaawy berkata “Seperti halnya sifat-sifat Allah yang kesemuanya sebangsa azali 
begitu juga Allah senatiasa bersifatan dengannya secara abadi, bukan setelah menjadikan 
selainNya, Allah memperoleh asma AL-KHAALI@ (Sang Pencipta). Asma-asma ini menetap 
padaNya tanpa permulaan dan akhiran. | Asmaa al-Husnaa 11/7 |. 


Arti sifat-sifat Allah semuanya sebangsa gadim (dahulu) adalah tanpa ada permulaan 
bersifatannya Allah dengannya, tidak ada keterkaitan antara keberadaan yang menyandang sifat 
dan obyeknya. 


Pemilik sifat dalam kedudukan semacam ini “wujud tanpa ada permulaan yang mengawali 
wujudnya sebagaimana tanpa akhiran yang mengakhiri pada kekekalannya”..... 


Dengan demikian MUKAALAFAH LIL HAWAADITS (sifat berbedanya Allah dengan makhluknya) 
adalah sifat yang melekat pada diri Allah semenjak zaman azali, perbedaan Allah dengan makhluk 
menjadi ketetapan baik sebelum, saat, atau sesudah wujudnya makhluk tanpa terpengaruh 
sedikitpun akan keberadaan dan tidaknya sesuatu yang bernama makhluk (obyek). 


Keterangan lengkapnya lihat : 
9 yan ya ALAN Il 3 SB oglly 3 pegi nol dyng pai de al et Is dil Sang lap Y UT aa Oli Ol gan 
LS dadi Cdle at Ol Il Ay Ulas AL ya OS Ol Huelaly tenda Kh JS AI SY cela AT Y LS sop JIN 
dyny (AS pati (le dal ya La de Ibas dl Sasag EL ga Ino OS Of laly cai IR OT Jd ny cela 
SG jl, 
IL ja ab pang AA Ula yan ya Sl dl OLS Ja ebby Coal d yang pe Elad 3 M3 j OYI oil: gu 
OB ad lain Ki AAL AL Jo ga pel La day jl enda Upin Uta Ady Slot 3 pong Jd le AI Ja 3 Bil 
Ion y3. 
lee3 Y ya OIL, 
yan CHI Jia MB yeh Alih pakey CNN lia ab la delay SEE oya Lab ada Y dil elo Jl AI Ol ge 
SUS jadi del SG ye Io pny 3. 
Las dala Val Ie db ae Sinai Nila CL lol ya Ui Aap Y Ulas dil alir (GNI eta pall HE Ile Al Of W5 
adsludl poll ds S. 
Ogan Jang On yang Jd COSAYU Soya PU Tika Ol Jis US CI adi GW kn Wa ag 4 coli U Wol le 
HI yang AS OSAYU PI Soy Hy Yg Candi GS Soy Ino Ika OY dal, Yul cal OSKYL akan. 
J3 PU ea JEBYY Hae) jika SL J3 OSN EP ya SAI JUBYY Seoya Salad! Plll oh 2s NAS) 
Ida g 02 yong de JEYU IU Sung Hy Yg corong dug IU Oyong... 
al pall Kill Aing HS jaa Yg CU dpn g ama Wal gd dpr Jd Wall HE Jls AI Illa le elu Oyis 
Of Abel CpAEIL Aiag SKK CA ASIN Hi de elu IN Y Wol pal WE AG JW dl SlaB Lena» pr3 ls 
JJ ya sal. 
| Sumber : http://www.aslein.net/showthread.php?t-1082 | 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1141) 


0974. TASYABBUH : I. MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL 


Setiap bulan Desember umat Nasrani merayakan hari raya agama mereka, yaitu Hari Natal yang 
jatuh pada tanggal 25 Desember, beberapa sudut pertokoan mulai ramai dengan hiasan natal. 
Supermarket-supermarket yang mulanya sepi-sepi saja, kini dihiasi dengan pernak-pernik natal. 
Media massa pun tidak ketinggalan ikut memeriahkan hari raya ini dengan menayangkan acara- 
acara spesial natal. 


PERTANYAAN 

a. Bagaimanakah hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat “Selamat Hari Natal” sebagai 

bentuk dari ukhuwwah al-Basyariyyah (toleransi sesama manusia) ? 

b.Toleransi yang bagaimanakah yang diajarkan oleh syariat agama terhadap Non-Muslim ? 

JAWABAN 

a. Mengucapkan “Selamat Hari Natal” tidak diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan : 
“ Terdapat unsur memuliakan terhadap Non-Muslim 
» Akan menimbulkan persepsi positif terhadap akidah mereka kepada khalayak umum, akan 
tetapi jika sikap ini justru akan menimbulkan penilaian negative terhadap Islam dan juga di 
perlukan maka di perbolehkan mengucapkannya dengan syarat ucapan tersebut bukan dalam 
rangka memberikan penghormatan tetapi demi menampakkan keindahan dan cinta kasih 
dalam Islam 


b. Toleransi yang hanya sebatas dhahir artinya tidak sampai menimbulkan ekses menyukai serta 
tidak menimbulkan persepsi salah di kalangan orang awam. 


REFERENSI : 
1. Tafsiir al-Fakhr ar-Raazi 1/1124 
2. Fataawa Ibn Hajar al-Haytamy IV/238 
3. Bariiyah Mahmuudiyyah 11/354 
4. Hasyiyah al-Jamal alaa al-Manhaj 111/576 
5 Tuhfah al-Muhtaj 40/259 


oa IS OY ata ppi Ing «Alor Y ON yg oi Tas, OS Of: Unud Ar DU art BISU Ula sah OS Of del, 
Kisa OA Ay aa eng ia OT Jepara 6 JAS PASUL Lg AS ASI tnya 6 adl S3 Gd Lya2n OS EMS Jas. 
AL la LA Yasa 04 3 ASIN Hary N Ikang be HA aa ab 5 Ja ah LB dls al sad: Ja Ob 
3 Aldi Ha 3 Ay Gaga An gp GA ag Ulas OS ol S8 | WA Gaal St SU) » JIE IN 
dan gp pR be M3 MUI eng LM, 
Lal 3 pad 6 BAN, 6 yadly Ketat OSN Cant, JUS 3VI ya OT ya ob Ona Gta Seng yag 1 IE il, 
do A8 Gsm IL BY OY 0d ain MTV) LAS nga V Ih Jb aa OT dsn pa Rea Kemang LAI enam 
SA aa ya D5 Jah yag 3 UB Ah Jl AN AA pap DI POLA 3 der ES) da LI dala Ola 
sh. 
| Tafsiir al-Fakhr ar-Raazi 1/1124 |. 

#ennbnbobbnbk 


saji DL 


SSI ya JT) JUS Kaali el Jul Aro Jai Yy (AS Y ad bal mill call JS Ja d0 abg Il Al aan, tg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1142 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ad by pal AI eUaely maslel Jang CI OlA 2 ASUI elu Lag Syiah A5 jl CI Ola Gaal KudL & yel 
HI ATI BN) Inka BESI OP coy jamil mabani Jai ya ED port Udan OS oya Gila pria y Aa OLS 5) 
ASI land! Gel NAS) TS size Sad & pelaki KASI Joki Jp Lt Candil jali amil 04 O ping 4S pa 
BI ana Dai OS If WS ame Yg pir Sol pad US 3 mag AR Hat oh Sg pal, SPI eUasl, 3 kali 
HN SUS ab uya kas Jia Jas 1) meluaki Pl gl LAS Jd lt Old basi IU 15) Goyakuaki oya Alang MAY 
Kalo pe Aib CAM ya og Jaa JAS Y 1Agis yak! daya Say BL AI ai toll SY jl 4 sal Yy aus 
AWB yag Sal lia 3 KroiS palad —I WUS 3 pm. JASA ng Syamil dual, de gang jl alam de JuJl as jul 
Jnak WS Jas Of il Job eladas LAS OS V3 JSI Ea oya Y JUSIU dd Ag Anas ISI PLAY A3 S3 Wed Jah 
IA 4 data Anaka | Ol PLS, ASAP ASN ye ai adat ga da lab Ulas LAS ASI Jab IA Maa 

O Sole! Crab! R3 ya FA asi yag IM SSL Gil V3 pAiN Urat am cah, Fade sa WN, 
HN KB pik MET ad 1 JB Ag CO yg mal La else Oa ST Ah ea J3 bb IrAdN) SU Arial ralat) « 
AA ala jg Tadi Ogola Yg Up Yg Ul Yy UI Y ons Ankara ya Ld Ui ai pg OT kah JEV 1 TH cal IU 
ye 3 os! Illasualy Lagi ISU jail 3 eelaza! Leiny 223 oya Urakamk! Ria PAN BY deg AAS JS pb Tiglan 
3 ea A5 yang GA Cegah Ty V9 Angry JT) yinot Una Reny PAI JSI aa Al Urat Iya am Ge 
Ab 4 Uglandihy 215. Cngandl Alah Ugly pdl S7 Ogratey AS pb Al OP yng Cb! dah Ug Faby (MWA Kuman Kak 3 yA 
SI LAI da ono! 3 OLS O yly Lal La JIL Aa Ugidary Hal aji BL Ad Uglon) peaddl Jl 

DN oleh ale ya petain ULy Lags ja SI pad ya MS ab II Lb Sg) Call alah Opulas. 


238 HA » 4 22 Al » ci PL ui Sg 
kekkkkkkekkkhkkkkkkk kk kak kk 


2.90 20 0 4A 0 0-4 0 0 -9 2.9 9 Pa 12 Ae DA -.90 0 - . » 8 0. $ -0.,0 0. 0. 
OS Ol 4 anne ASI peka Ikut Upin MEA ya aer le Alaih Rabi ola OT yg OP ILK TA ye) 
Rela a23 mila Iga Of Alan Bale DS Ny Uji III pala SI SAR Ata Ling AS Aj Oya 
Ad Ae pad Hai Maa 5 La us dst ut, Lyla mb Vas Lyla SD AE ng Ss “J) TA Ju aa 
9 9 pad -. So. # 0 - . 9.9 o X0. o$ - . .c # 0 . #. 9... . 9 # Pn Ki 

Aas BSI de pkai JI por Liat day Kombi or Bag GAJI Geje Il se Uu Ay Rohan aa ON LAS 


0. da o -0 0 2. 0 2. 0 -90 0 (3 9 - -...90 0g 0. - -. -0 
HUB s5 ja peluh Gralowe JARAN, Kedai Ja pa La II AU £ Att jr Uya Umat Up JI LS FUI 
Je pellet) Ol cdi Lasf day pan Mery de Sh Ja Talaaad P3 JSI Se pelaad 3 Pase gass U aif Lian Ash 
-— A3 Da5 Bila Jep $ 2 SG 5 2 ag” TA 


J3 daa dd Ja sa Ras ad el Ab Ad Ta Id ai TA sel dl ad KI 
SAN Tan Iya till AA EA 
354 Horni piy 2 AN pi ya 

Jab 
IMS EV AT eleo Lag Il Iya ca Iaaia MY PST oles Ie ALI EV Ily JU 3nas geidl JU 
cell 3 Of aa dog Ja Ja Ia Ailee yaah mali taat LAS or eka pb lemtng JS ML dad Pj HA de 
9 Lerbyakiah RelerYI db Jom A8 AU Cl dag Ai La am By Linn OS Aib yan Ala La ii Al Landa dion (de 
IS dya GAS Ama VI Sy puas AE Come de Bl leo Jasa MY BI elo de oo po adl da 
SAAa La Jen IS) Aming Ole mad USy elAd dadi Lon ISP Aga Ja Ca jl jar Men ly Aa SU) JU SNI ah, PASI 
OI San BISU slow Kolontal BPA Alb ya AU ya Ja si Pb es MY 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1143) 143 


576 sama A3 20 ISL US DAY ai mai de JI ai 
kkekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk kkkk 


No Rea c2 3389 “0. 
Bi dngan gp tm oi Of Gabe Lage Ae pl Je pp St PAS ya Tia peju mapan as (A3) 
01 0 0 - 201 3. £ 0 BL o o san na 4 a 


AA og UB Up eU Cena 20 adan Ulliy Kai Of alm Of an ali, 
| Tuhfah al-Muhtaaj 40/259 ). 


0975. TASYABBUH : II. MENFASILITASI PERAYAAN 
NATAL 


Dalam rangka terciptanya toleransi umat beragama dan hidup berdampingan saat perayaan Hari 
Raya non Muslim tidak jarang diantara kita ada yang meminjamkan peralatan-peralatan tertentu 
yang dipakai untuk keperluan Hari Natal 


PERTANYAAN 
Bolehkah meminjamkan peralatan dalam rangka tersebut diatas ? 
JAWABAN 


Tidak boleh, karena yang demikian artinya kita menfasilitasi dan membantu demi wujudnya syiar 
dan ritual ibadah mereka. 


REFERENSI : 

1. Hasyiyah al-Bujairomi alaa al-Khothiib X111/80 
2. Al-Fataawaa al-Fighiyyah al-Kubraa IV/248 
3. Is'aad ar-Rafiig 11/128 

4. N-Fataawaa al-Fighiyyah al-Kubraa IV/239 


pare Jap Tn AL ya Oon Apa di, dya Up Ad UP IE AIA A3 3 La 


20, 


AB JI AG AB Ia HA oh Hain AE Telan Aa cap 
A3 RN EA Ula Jd: da op. 
Lanal Toe dai Sel Oh Ja US Ali Ja Late aa AI nadi ATA ada abs OK 3 


Pan 


PEN IN Pr) Ang Kab Rai Akta UT, celah, Jali Rena gl (JKN daa pp) 55 
Bala P3 "AB sala 2) Lan th Sa Feti 5 AE 3 IS 3 RA aa Veda Jd 


PA an YA PIA: A3 AL pe pn jai ebi DE Dag Gadis Mi Gp AU Sai Ui 


Io- 2. 090. - Le 0. gn - A8 0 Sag 3 0 #0. Iho- 2 3 3 


In aa Gi li SA Sai aa IA P3 abs BE 
S ja Au: 3 Sa SA Mega SAN ISA SA AI SA 5 Aas JS lh, 


0 0gol0o ALA oo -. no - 


BEA BAN ola Y ab Jam sen as UN Lg sed. 


UN laki Gjing Born Ga Af Oa ja AI) Jaa ama DS Ol alan Ai dd Jani Of 9 SAP (al gadi dp 
HA AG JA Tag or di lia Weran JA Rena Oa gp Jp Jai Ipa ce 1 Ly 


Wan TT . 


Dad at Sp nia LK pl Op KA Lani Da Aa 


“8. 0 3 30 - JG 


Mean Begal dna K5 aa Sm Sela ) : 73 
| Hasyiyah al-Bujairomi alaa al-Khothiib XI11/80 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1144 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kekkkkkkkhkkkhkkekkkkekkkkkkkkk 


Dean daa Me ea 
Kapan 
| Al-Fataawaa al-Fighiyyah al-Kubraa IV/248 |. 


kekkkkkkkkkkkhkkekkkkk kk kk kkk 


Ol For jl Jasa dya AI gala oya Teana Ie SN pPAN Ce HLYI) Uang Jeotd df Mad JS ola ag Jua) 
Pai AS SNI Lake A12YI ol 2S Aenaal! US 


128 pp GBI 2 GAJI daa 


kekkkkkkkkkkkhkkekkkkekkkkkkkkk 


Ga Rb Eu A8Sl30 Guoluall Soil 9 ppob dil Kal Trglls aed JsB3 Agiad ad S5 cal 
#Lse| Ab ugi rod! 9g JB ala GUI le plug yo K5 p9to 549 psi do JO gal CSI 3 Joj alua Ul 
2x ae3 53 ST gia Guoludl 0 db Wing xgalausl aya Sl kl, Jlasiulg al 3 
cs an ls cal ai Bu Jas sana 8.29 vas! jan 2513 40415 Aa 3 
S3 AU na al Se alas Gala 4 ad Ja LA Ga Ri3 A9 BU asi igtel Gala 
cu 2SIL ca Jl9 gmlSag bl 3 yan! SJ wall aSsJl3 G9Sakug alab cl d3 «9 alasll Jl 
AE al yo CU all bgs SI Lung9 KRS Yo UII Kao LEL IA 
| Al-Fataawaa al-Fighiyyah al-Kubraa IV/239 |. 


0976. TASYABBUH : III. DISCOUNT GEBYAR NATAL 


Jelang Natal dan Tahun Baru, MARGO KAPEKSO Department store menggelar Pesta Diskon. 
Mulai dari supermarket hingga fashion dibanderol dengan harga special dari 10Y4 hingga 9954. 


Begitu diantaranya promo salah satu Department store untuk memikat hati para konsumennya 
dengan memanfaatkan moment Natal dan Tahun Baru dan masyarakatpun tidak mau kehilangan 
kesempatan emas ini mereka berbondong-bondong berbelanja di kota masing-masing. 


PERTANYAAN 

a. Apakah tindakan para pemilik Department store tersebut bila memang ia muslim diharamkan 
karena termasuk menyemarakkan Hari Raya Non-Muslim ? 

b. Bila kita kebetulan belanja di Department store tersebut karena tidak tahu ada gebyar discount 
atau tanpa ada tujuan mencari discount apakah juga diharamkan ? 


JAWABAN 

a. Diharamkan jika bertujuan memeriahkan Natal, atau yang disediakan di mallnya adalah 
kebutuhan-kebutuhan Natal. 

b. Tidak, kecuali bila ada tujuan memeriahkan Natal atau dapat menimbulkan persepsi yang salah 
pada kaum muslimin. 


REFERENSI : 
1. Al-Adaab as-Syar'iyyah 111/420 
2. A-Adaab as-Syar'iyyah I11/120-122 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1145) 


3. Fataawa Ibn Hajar al-Haytamy IV/238 
4. Hasyiyah al-Jamal alaa al-Manhaj 111/576 
5. Bariiyah Mahmuudiyyah 11/354 
Dika Ajal JI Cilhan JAS ep Jaka PI II PAN) Bolon 2G (LSI dlatang slot Uh Jl Haa Sy Cuas 


200 She 3. 0 2... 9 


- -09 - - - 0. (J 40 - 0. 8 30. 2. 0. 
Ugal 0 pian CP Lead dina BI Ss jpas Ola «3 SN) also! (ah yasla jl aladl 4 ala P 


0. Le. 8 00 Pena o- 0 0 2... o- -. L20 go. » 6 -$ 0 "8 - 43 oa 2.2 
A3 On yasin Olly) Dl yan Jl Aa Ja jpn AA GE) 1 pakiunali Dl pall CL 3 ya Tadi Jb) 


0. 0 0 A2 00... - 0 Pe nd 9 0 0 Pad 23 9. . 9 0 08. 0 40 -o- 323 

A8 sop pil dl lela BL yeni 4 gelap Gaal 0 PAMA Lil 4 Oyafig Le pakai Gd pal Unlwad Gg Dl 5 Ja 
2 Ld 0-0 9 ...9 0 903 0 o 12 De 

SI DASI pa II lea Lita Ii «Alami 3 423 le le 

018. 3 Boo 00. 828. . 3g, 0-90 Par dn 


aan A4 0. 3g - -09 -0 2020 De .. 0. 

La Hola NAS LIL edaka l Tom2l Id Ulali ap 533. ye Val es all Sy GI Ad PI ay S3 
g cg 0 0 na Haa oa Ta BA PS Tar an ed o- o Pe Peta) an ag Ta Pa - PPAP 

ai 3 Ab SL 4 ja Us co Jali Udi at Ll 4 paoel de 4 O jantan 
A20 rdoniaa (3) 3 sel dj Keladi UI 

Akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak 

o -. 8 33. 4 8 - (ENI 2 3 PI No -— 

(okeh 3 yeiy Leah Blaal) JUSUI dalan Jpe3) Jhas 

2.3 - 2 2... #0 3 - - Ba 3 B0. 90 3-0, Fat an. - na - Sa PE - £ RL An 

Be SUS S3 bila: Jd 4 Boo OS Of 00 4 tiny US Gd BUklly Lam pig Rani y Ang Jpeo dj. 

- 8 Chan ea PA NONA PEN NN AT an £ 2290 2. 290. EN oe. ae 8 2 tg. 20 2.2 
VI AI mal Jaa el U paid Ga Bg AAL Ah adl SSI HPA Ala many 1 nyam $ Jb) 


bed BUAS, Ld ye 
oce. a a09 aya. 2-3 - Bee S0, 2. R90. 2 
cela ALS Sy nye led IS 0 1 dis cal JBy 


“ Para @ 3.0. 2... 0. 3 ne PM e 2.3 0 0. — 0 8. @ "3 -,9 -a Pi Ge oa 2... 
LL Laba al 0 4 Rela yg AK Lean ya Gal PAS Gate ES Kya Kadal Tan Allah Cab Up ad 3 Ju) 
c 4 : o £ d3 - 3g . . .. . . ca . 39, yg . “ 3 ata « . PN . Aa -3 . . Sa 

pmr SU 6 Ja) Ud Jarmailly maan AU $ Upah BUlall 0,SI 1 ats cal JB) syal jr AK. 
“ 0 sg. &- — a Sa o-e KP 4. Aa Ea Ga PN BAG Da bb @ SP oc- LG 5 @- s # 5 2 Pa 
down Aib Jaas ) (Udi deler Aji pat Ha A3 3 | aye Upah KASI 3 daa pel dala AI lo cai ol ju, 


PE aa 9 Ore DN 93 
PUS el le jau. 
B0 Io 90. 2,0 3 4 010 8 0 .- Ajo - - 3g 00. - 24. £ 2. 0. 4 83 2. 0-0 
BF lay Olla ASI Jah ANN oil, “pu Val Unue, « SUIS alami dad Komen Sy Ou of Gang 
£ og s3 x 5 5 - - Tag » Aa pas rena 2 (4 2S. SA o ps 
S3 OS Ata pe Jaiuat dil $ Pa jas ar l 3 ea 
202 - : EN S pa 2 2 £ G 35 


-9 P0. 0 R0 3. 03. 3 338 4 0 Hatea TA en ami IN 3 8 02... s9 @ 30 yg 
Ca SS Ud 3 SI yag Jali dd jang (ab yag dl Lay stand Ae 2) adi cl If kasladl ST JG, 
- 0 0-00 3. 9. 3138 3-02 0. 29.9 -..9 Brodo man . -.. Aa A2 aa. 9 AN AG -9 

Sl Janda Bag Ul Spa d jang Ad ASI As yi (dya Alai jf alami Lol de SU pl 20 SH JB panel 


- 23 -3- 33 20 3 II 0 Il - 90. 33 0. 3 LM. 03 3-8 Panu 18 Lo... - 3 2,02 Anna 
setia yag CAS Al TIP AJ ja ay Oni am KA) | Upah yi ali OT Rela ca Ka 3 Lal S3) 


- 
o- @ A2 0 


- 40. -..9 0g Ih 2 3. 8 . -.... Pan . 2.9. 2.0 Dg 23 age 20” 2 

ale Lai ob) SLAIN ale Spb Hyang U 1 Cidal edi gal JB katy ya del d yg Alli ola (d Jay 
engan Lag AAN SB dala NN Da3 4 Pe Ae Aa BN NA an AA so Tae BR an AB 
AB Siji 3 Open LL paoely 3 eta JBL og Oak Ul PJ dj AL Ul di 
. 0 go BS. Dg 01. ee 03.2 0 0ce 33 0-0 . Sa 9 2... Be .. 3.9 o-- 9 - 3 3 

oa Sal Sela UB 4 ASUS eat ea Ialola Of Ogaiag Lai) 1 JUS Liga daly) daa Ale Ya 0) pian 

38 0. -..9 3 0ge 0. Bed 0 0. - 0 40 9 - 0 £0 2 2... . - 38 9 0 - .. 
243 02 Aan 3 ellu JB Lipa 0 S5) (On peka! Sel G3 Onakuadi HP KALI Gb) Anal Gd 3 Uli Jb) 
SIM AN, AI Ad yna) Ian Dgnkgt Delima Sek Aalebiy oat 43 Jia pLU Unir 0G AI aed ola 
- A00 .8. 0 A.. 90 Oce 38 0-0. — 2 20 hun 0 0-0 — 33 0... 80 90 z0 £ Ae 9 3g 8 2 2005 A20. 
D yakin Lai y rat al Ialotuts (ISI 1 JB pgn HS Oles Ug Dg jt « yul AO Las al UI M3 3 dl 
Sai U Giga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1146 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 - 88 0 I30- - 3-08 0 oz 38 0. - 0 o- 8 33 49 3 - Io yg. AG. -a. P8 - & oo 2... 
Haa JP Uya Anin pelad etat meal Iloruta U Of bb pita Badi Jpe3 (ALI Kamy kami Gas) Laih 1 all Fedi JL 


30. 39 - - ca 3.9 


nya dan AI Gg Yan pr La in de NAN ai AA paralel 3 nakal FIP La Kimi ES Iya Juni If ANIS, 
PE ai 3) : JB pkai Ji Of aya gia Ap dal IU ja USS US yag maalet Sma Jyer La ia 
Ha an ph ga dag 

ni Dia SN aa TJ Da Dg pe Ken Hah 


- 
pa 2 90. 0 0-o. $ 0G - D2 o- 


33 0. 2 190 2. So Lo. 4g - 2 Ie 3 2... - o - - 
Je Il Vj penlell RL) Igadai U 1 20 AI Ka) yag IU 1 JB gt ellan GP Ha Gr JP UP Ga Oli Gp 
0 0o-- Ao... 90 


Hae J3 Was! OP Aap G2 Ad Sp. 


Dea ta mabes 2 Cin aU ab Va SIS ta Tai me Ju 

Kek Un 122-120: onde pd Bi pi LAN SU 
sembbenbbbabebebebebbbebbbbbk 

An Jl ol 

MSI ja JT) JSI cab el Jul Aa Jai Vy (AS Y Gl Jual smbil call JL Ja d0 nyg JW bl Aan) tag 
Ad by pal AI sunset) maslel Jang CI OlA 2 ASI elus Las Siska 2 jl CI Ola Gaal Kudl & yel 
AB ALI PSI Pekan ASI OP coy jodi pralini Jd ca ANU prt Won US ya Gila peeiary Maa OLS Il 
ASI Alami Gel NAS) TriS slizel Sad & pelaki KASI JahI Jp U Kanit jali (gam Oh O pit 4S pa 
BI ana Dai OS If MMS om Yg pir Sol pad MS 3 mag AR Hat oh Sg pal, SPI else, 3 iall 
HB SUS pb uya pekas Jia Jas 1) meluaki Pl gl LAS Jd ebi Old basi IU 15) Coyakuak oya Alang MAY 
Kelor pe Aib (EMS ya gd Jadi JAS Y #gis yak! daya Say BI AI ai Cole SY jl 4 sai Yy anus 
AWB yag Sal Jep 3 Koi palad AI US 3 pm. JASA ega Syamil dual, de any jl alay de JuJI as Jl 
Jnak WS Jd Of dil Job adas LAS OS V3 JSI Ea oya Y JUSIU dad Ag Anas ISI PL YM SS Wed Jah 
IA 43 data Aka | Ola PLS, ASAP ASN ye ai adat Hd Jab Ulas LAS ASI Jab OA Me 
G Sole! Crab! R5 ya | Al asi yag IM S3 L Gil V3 pi Urat am cah, ade ea MUG, 
HN paih MT ad 1 JB Ag Op mal la else Oa ST) Ah eeuaa 33 bah) SU Arial ralat) « 
AA dala jg Udi Oo Yg Up Yg Gol Yy UI Y ons Ananya Lada Ui ai pg OT ekah JEV 1 TH cal IU 
ye 3 os Illasualy Ragi ISU 5 yaill 3 eelaza Uginy 223 oya Urakamk! ia PAN BY deg PAS JS pb Ti glan 
3 ea yang GA Kenal Ty V9 Angry FAT) yinot Una Reny PNY JSI oat Al Unas Ily am Ge 
Ag 4 Oglandihy 215. Cg! Alah Ugly pdl S7 O gray AS pbb Al Up yng Cab! dah Uy jabapy (MUA Kamus Kak 3 yag 
SI LAI dal ono! 3 OLS O yly Cal La JSIL Aa Ugidary Hal aji BL Ad Ugln) pmaddl Jl 

DN oleh ale ya petain Cg Laga pal SI pad ya MS ab II Lb Bj Call alah Opulus. 

238 anta pi) A0 S7 abal Pa cal GI 


Senkajalplakalalalalalblakakakokakakakakakakakakakakakakakak 


290 29 9 23 0 0.3 0 -0 2.9 0 £ 1. NA. 0 3 -.90 0 - 8. » -8 0. $ 0,9 0 0. 
DS Ol 4 anne ASI) pai Ikut pin MEA Sya aer le Alat Rabi ola OI gl OP ILK TA ye) 


2 0 go 3 sa 9 0 2-9 - 9 PI) -9 8. o- 4 
dolasr a23) Hila Lga of cowo Sale OS Ii, Vj AS HA HST slam Tatan Uang LAS AO yana 


Ad 2 mand Ha Maa 2 Lau dst, Lyla mb Vas Lyla SD Ab an sus “JI SI Ju aa 
9 “9 Pad -a Pa # 0 - . 9 - 9 o c .&0. o» - AN. # o 2 #. D0... 9 ud Pn Hd 
Jaa ISI de pkai JI por isat day Kombi or Baal GAJI Geje I se Liat Ay Rolani ON LAS JI, 


www.islamuna.info 


AGIDAH (147) 147 


0. da -0 0 2. -0 2. 0 -90 0 0g - 0. $ 3 - -...9 0g 0. - -. -0 
HUB s5 ja peluh rate JARAN nda Ja pa OI) AU £ Att jr ya omi Up JA LS FUI 
SEA PA P9 at e par TU NS ae DE BAE PN ana PN MENPAN D 2A 


Ie Aldi al Ol cit Cal dai pan Or Se Sh Ji laa 3 HE Je pi Sad jasa Ul Cal Ai 


J3 dea dd Ja sa R5 Load Al Ab AD ya Id ea aa IG se et aa KI 


- 20 2... 


Cena Had ya pelan ABU Gama 

35A Sion py 2 ajh H3 yag 

Jabeebeemebbbbbbbbbb Bk 

H1 IMA BY AT eleo Lag Il Iyo Iaaia PMN BIS ole de ALI EV Ily JU 3xas geidl JU 
oma 3 Of Ra dong Jah Jl ia Alone yaah malay Ketua LAS Lor pakta bb Clean US ML Ah Pj) mall de 
9 And yakin RelorYI db Jom A8 AU Cl dag Ai La aa B3 Ui OST Aib yan Rally Al Landa dileo le 
Ie dya HES A VI Aly pama Ae NB Combed et al sol Jgaia PM AU oles de no £ adl dai 
seba La Jen IS Aning Sta mail Udy daldd dani Len 13) dab Ja Una jl yan dang Hang AINI JG ee III cal, PASI 
OI Na FIK sleulI ta BPA Al ya AU ya be Sl eh ea Yu 

576 sama 3) 3 30 Bj SLS DAY ai mai Ie JI ai 

Jebebbeemebbbbbbbbb BBB bk 

JA AANG BN ge JA Cai A3 Kalah Yati D1 YG Ja yA Up AA pai ala Cal es IA 
Se Ia ip EN Je pelat 3 Abel gass Ul Cat ey SUSU so Sya pelat pakean MAAN) 
Ae, Sa AA Pd ai bad, se gt 13 - Ex Bi bah ah Cast Ng Ba & 
SRI Tag ipa MUA el Siioataai Jala le AA Ad Ps ad ul ai 

HUM 0 

Jasbbbeemebbbbbbbbb BBB 

PN Bd La Goal Ma Gde Ss OS (LAU sdah OLI) OS ISI LSI LAS OLS (3) oo (JL seal ) La 
La ASI (S3YU SAI (Ad JB Ot Il age Sp WB AYI pall ML Uyaja OS oya Sally IL Ale Aja) Le, 
DI eldal SL Ama 

(119 GW 2 AI LI slaal) 

BI Ia emak pl ASN MEI OVy 3! dliing MIS Aa Bl ENY 2 dede Joran si (MAY JS) 

ha Ui pa oo Lal  peluay dal  Uao IU Lega pi Jala d2 gir WS JS) PAI JW midi 3 0 

23 Br HB P3 3 Ld II Las. 

(105 2 dell milmdi 

O Ibas Lea mao S3 HI Kilang Bala OS Op Lele ol J3 sed Rol (de Jas OLYI wis OUaludi Glbi 
dg oU aa dia dit Cg dores Al Ta Oly LEY Ceria ybs II ALI Jaa Bob Soe Kama La OS Ol pai HI 
Sang aku! eeley Ciw Lyalily Bjlemal SY JUS Joto jg. LepusunaS 2 pia Ata (K0 SI VUS J3 HB Bel jg 
JA ya Ole! pia ya Bo EN Bol (de Uyekaia Salon Lean dil peler SIP eelay oral ye KAS nyah Yg ea Ha 
bo SI Oly oya ptk LL Ja ale G3 Kemana P3 BEE AI marun sala Ale SUS Ol Libya gi J3 bl ya 
Lalas GE)! JESYI jbr V3 ya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1148 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(253 YP cr pad A3) 
0977. TASYABBUH : IV. JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN 
NATAL 


Lebih dari 83 Ribu Polisi Amankan Natal dan Tahun BaruLiputan6.com, Jakarta: Polisi siap 
mengamankan ibadah dan perayaan hari Natal dan tahun baru di seluruh tanah air. Melalui 
operasi Lilin 2011 yang akan digelar selama 10 hari, Mabes Polri mengerahkan 83.555 personil di 
seluruh Indonesia. 


Untuk pengamanan kali ini Polri lebih fokus mencegah terjadinya anarkhisme yang belakangan 
banyak terjadi di wilayah Indonesia, selain mencegah terjadinya kemungkinan lainnya. "Ancaman 
anarkhisme tentunya menjadi atensi dalam momen merayakan Natal dan tahun baru tahun ini," 
ujar Kapolri, Jenderal Timur Pradopo dalam amanatnya sebagai Inspektur Apel dan Gelar 
Pasukan Operasi Lilin 2011, di Lapangan Silang Monas, Kamis (22/12). Menurutnya, untuk 
mengantisipasi berbagai tindak anarkisme tersebut, perlu dirumuskan pengamanan dengan cara 
efektif dan antisipatif. Terdapat 14 prioritas provinsi yang perlu diamankan, terutama di wilayah 
provinsi Papua, Sulawesi Utara, Maluku, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat. 


http://id.berita.yahoo.com/lebih-dari-83-ribu-polisi-amankan-natal-dan-025622086.html 


GP Ansor Siap Amankan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2012 


JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan turut serta menjaga keamanan menjelang 
perayaan Natal dan Tahun Baru 2012. Ketua GP Ansor, Nusron Wahid mengatakan, pihaknya 
telah diminta untuk berkoordinasi dengan sejumlah gereja di seluruh Indonesia untuk 
mengamankan hari raya sakral umat Kristiani tersebut. "Berkaitan dengan persiapan perayaan 
Natal dan Tahun Baru, kami pimpinan pusat GP Ansor sudah berkoordinasi di kota-kota strategis 
untuk bersama bahu membahu, terutama dengan aparat kepolisian di semua level. Kemudian kita 
berkoordinasi dengan pihak otoritas di gereja-gereja untuk bersama-sama bertanggung jawab 
untuk menjaga iklim yang kondusif dalam rangka membantu warga menjalani ibadah misa dan 
natal," ujar Nusron di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2011) 
malam. 


Ditambahkannya, kegiatan ini merupakan tradisi dari GP Ansor, yang merupakan organisasi sayap 
dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka menciptakan suasana kerukunan 
antar umat beragama. "Ini semua sudah kita lakukan bertahun-tahun. Tidak hanya Natal dan 
Tahun Baru, tapi juga event yang lain untuk menciptakan rasa aman dan kerukunan antar umat 
beragama," jelasnya. 


Nusron juga mengatakan, pihaknya telah mensinyalir beberapa titik di kota-kota besar di Indonesia 
yang berpotensi untuk dijaga ketat keamanannya, khsususnya di Jabodetabek. "Terutama di GKI 
Yasmin di Bogor, kemudian gereja di Bekasi, Jogja, Solo, Semarang, Bandung, Malang, Jember, 
Surabaya dan beberapa lainnya," tuturnya. Pihaknya juga telah dimintai bantuan oleh beberapa 
gereja Katholik dan Protestan di Jakarta yang tersebar dalam 49 titik. "Kita siapkan Banser. Di 
Jakarta kita sudah mendapatkan surat permohonan bantuan dari elemen gereja Katholik dan 
Protestan sebanyak 49 titik, ada juga gereja yang tidak minta kita, tapi tetap kita pantau. Intinya 
kita dalam kondisi early warning system," pungkasnya. 


L http://mews.okezone.com/read/2011/12/22/338/546134/gp-anshor-siap-amankan-perayaan-natal- 
dan-tahun-baru-2012 | 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1149) 


PERTANYAAN : 
Bolehkah seorang Muslim mengamankan kegiatan Natal ? 
PERTIMBANGAN : 


Dalam khazanah islam, sebuah Negara dapat dianggap sebagai Negara islam jika memenuhi 
salah satu dari tiga kriteria : 


» Negara yang batas-batas serta perkembangannya dilakukan oleh kaum muslimin seperti Irag. 
Pada bentuk Negara semacam ini, orang-orang non muslim dilarang untuk membangun sarana 
peribadatannya atau melakukan aktifitas yang menyimpang dengan Islam seperti mengkonsumsi 
miras, babi dll, bahkan Presiden melakukan perjanjian dengan mereka agar mereka dapat 
mentaati hal-hal yang dilarang diatas, bila tidak disepakati maka perjanjian dianggap batal, 
berdasarkan hadits nabi : 


La DP LAH Yg SAY 3 TSI 3 Y 


“Tidak diperbolehkan membangun gereja dalam Negara islam dan tidak diperbolehkan merenovasi 
gereja yang telah rusak” (HR. Ad-Dailaami dan Ibn “Asaakir) 


» Negara yang telah ditundukkan oleh orang-orang muslimin. Pada bentuk Negara semacam ini 
orang-orang kafir dilarang untuk membangun sarana-sarana peribadatan, sebab kepimilakan 
Negara secara absolut adalah hak muslimin. 


» Negara yang direngkuh oleh orang-orang muslim dengan dasar persemakmuran (shuluh). Pada 
bentuk Negara semacam ini orang-orang kafir bebas untuk membangun sarana peribadatannya, 
sebab pada dasarnya Negara merupakan miliknya juga secara bersama-sama. 


Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Negara-negara Islam diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Indonesia merupakan Negara Islam sebab Indonesia masuk dalam kategori kedua, namun yang 
menjadi permasalahan disini ialah bahwa azas Negara Indonesia tidak menggunakan Islam, 
melainkan Pancasila. 


Azas Negara Indonesia yang menggunakan Pancasila, menuntut masyarakat Indonesia untuk 
saling menghormati antar sesama hingga pemeluk agama diberi kebebasan untuk melakukan 
ajaran agama mereka masing-masing. Pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada non- 
muslim atau dalam istilah lain menggunakan bahasa “kafir fii dzimmah at-ta'miin" (non-muslim 
yang dalam jaminan keamanan). 


Secara detail konsep kafir fii dzimmah at-ta'miin ialah sebagai berikut : 
3» Orang kafir yang masuk Negara Islam sesuai dengan kebiasaan yang ada (tidak 
mencurigakan) 
2 Pemerintah melarang untuk mengganggunya 
2 Orang kafir merasa bahwa mereka mempunyai jaminan keamanan dari pemerintah 
2 Jika nyawa orang kafir terancam, warga muslim wajib menjaga keamanannya. 


JAWABAN : 


Dari beberapa penjelasan pertimbangan di atas, polemik dalam hal ini dapat dipecahkan dengan 
perincian : 


» Bagi relawan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi mengamankan kegiatan natal kecuali saat 
terjadi kerusuhan yang mengancam nyawa orang-orang kafir, hal ini semata-mata untuk 
menyelamatkan nyawa mereka, sebab secara konsep, muslimin tidak diperbolehkan untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1150 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengikuti perayaan hari-hari besar orang kafir sebagaimana ungkapan Umar ra. 
Hae Jp Want! OB BAE ag LS IS ea de Ielts Y" us oh ee yg 


“Dan janganlah kalian menemui orang-orang musyrikin di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah 
mereka, karena kemurkaan Allah akan menimpa mereka.” (HR Al Baihagi dengan sanad shahih). 


» Bagi petugas keamanan diperbolehkan menjaganya untuk mengantisipasi ancaman para teroris 
yang mengganggu keselamatan mereka sebagai wujud jaminan keselamatan dari Negara. 


REFERENSI : 
1. Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah VII/25-28 
2. Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj X/185-186 
3. Gurratul “Uyuun Hal 211-212 
4. Bughyah al-Mustarsyidiin Hal 543 
5. Tafsiir al-Fakhrur Roozy 1/1124 
6. al-Adaab as-Syar'iyyah Li Ibn al-Muflh al-Hambaly IV/120-122 
28-25 Ambi! AT 10 Bj Kn SU Agil 20 ya yh 
H3) Hn 3 PA Pe WE: 


GG. 9 


23 - AN AS «pa ABI Oo ate elf, HA TAN JA DALAM pa 
Na IT AN Jap JAN DA 3G Op ali SS Wadi Jia ba ai le) Ka JA 
Tp Tan AN SE) II gaje PAS ga 5 OKU moto Je app) ml el: 
Ban akta Kp Ah Koe Mptat lp Pen ae aon 
2 Jali Dn ST AA 3 ia GA JAN 3 (2). al Sani JT mana mela mala le di 
BEA pn: 

SAN Jafakka — 1: 

24 — put 556 Je nakal Kant gai 3 Bp: 

Mn Jab 
dedi Lo PPI Oa ANE MEI PAI OB aed OKU) «li Ja Jet ek tap Y) 


AAN oi al Se AD Ah Ga LAU SY BL ag Lab Ang 
Jbb AAU Oa KI Ie 2 et Pie Jo UD 

Kep Aa DE Up ina Kl St ARI GNU tb Ya dp LAN 3 PE NE PN YAA Po ga 
Ie Len pair al 2 Da OI ana Ka dah Ae 23 GA: LS JB 8 (2) ala La Ja 
PAS ya ga MEA SA Ga. 


Skakakakakakalakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ak 


Skakakak 


186-185 :2mAII 63) 10 22 3) SSI US Yi ai de JI Lil 

HL II JBg PE le Su Ot gal dolar Ceg pLYI JB Ja Uda Sy Ab AI 3 bata Yy Sat la dj 
PAS UP AJ OS SY Ki os Bo UB jago od as Legong ag Lah UT UJI ls Bal nat uya ds 
Erna Ola Al Ae A3 ph Ca Ra 5 Yg Ab II AI oh Sen ASI Yg ASN dong JS mda OT dala OLI 
Padi Sol tes jane OP JII AI SUS aah ds jane OP INI MIL Sy TA OLEEL ya id HR Il ang Ale 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1151 | 


0 ya2y kami de oya Ol Sy lb AN Ka png iy yi Bole El Olay dadi de ARA BP teng Oo ae 
S3 BII SI Skin oya JST akan Aale BUS Ol 0nd deg ALS ya LS Aa yeg Ja HADIS AS LS J3 Oly dlay 
BA Ja Je AS 2g SAI ak ya pal ALAN Jl Ad AYI 52 Gely Gadil de BA Ka yang ak je AN 
Gelang ujarail ya df Jitay Yg lalin ana Yg Uta TES yag daki data Y dls SIM Of Uaal al Ol, Ja) Uj ab 
oa Yo Jar oya of yEl SY 
#esebababsebebebebabaek 
(212 —211 pcd) 
BE yA ga NAS NAS Saka 3 Una pem na pkl JUASII ia Ol (Gl Ulos Ujang Dls Let Ab Ay Jin 
| Ay Kendal Ika YG AO yakaki Gil er yLa La O yeee yang AB jig O yalgl O jktat dirlb CL eng Aiu JS 
Lag Redi Ja ya Lana LSI O yamg Pr AI ad Jia JUS Vga Jay Yyl Ao0luakiy kadal Ul S3 Jd OAYU aah 
IA ) ya Yah one US ya Led eLAAII ya Jerl ih 33 Jay Y pl Remi Ga Ja da JS Uap ll Iya 
Law JAL | yana RI All el j3 dil OI OL...il Oya AI Ja JUSII ga Jay Jilid Jy33 .... JB Ol 
DN ALYI ya ce A03 Ja SMS al 
#enbebbobasaa 
543 amil Bj opa adl Ratu 
Ab SB ly rab 2 KASI ayal Yg eta IP Say Olla! leg Ceri Tail g Blend UONG JUSII Jasa jl, 
EL mao ab dis Ws Ol gaby petangki Jay blyal Jai ya Wall ia oya Bo JAN Bol le engekasina akta Em Ai 
Ulas GELI JSYI je MIS ya bo Al Oky «al pp Ja 4 de Gd Km P4 Alat, 
enbabsaa 

112 dam 31 30 3) SNI AAN en 
IS OS Ann gp Nita 6 AlrY OY ny oi Tao, OS Of Urukonh Mr DU Jaat BISU Ula oa gkl OS Of del, 
dina! Od4 Ay aa ina di OT Jantung 6 JAS JASIU Ly JAS PASI tan paig 4 opa WU3 3d Lyan US C3 Jas 
AN oa CA Yara DU IP ASIN Len Kia Kota yi da Gadli BG Jai agh 4 JB dl al adl 1 Ja Ob « 
BA Bilal 3 Upailiy ina dna oya Ai ee 3 UU 0 L aye AA adi ob Wp : JB ds ey 
aa ppR ee M3 MURI on Lia, 
Lah Baily € BAUAN 9 6 yag Getah OI aa JUS 3VI ya OT ya cod yaaa 1g Sena yA yag 1 II ai, 
do A8 Gsm IL 3YUAI OY cdi ain MY) ASIN nga V Ih Jb aa OT osn pa Rea Gmang al LAI enam 
SA ja Goal S5 Jd yag 3 Jb Ab Jas AI da pa DI OLAYI 9 tr ES) cdi LI eta Ola 
sh. 
na 


122-120: ini 333 2 dj Lea AU 
(ati dye Lah Ala, JUS lan J3) daa 


- AR In 


#0. - - al 3 BG. . 0 o- 
AA ap Bae DE IK AN AL api In la 3, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1152 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0978. TASYABBUH : V. MERAYAKAN TAHUN BARU 


Tepat tanggal 1 Januari, dibelahan dunia pasti menyelenggarakan yang namanya tahun baru, 
tidak terkecuali di negara kita ini. Dalam Islam, istilah demikian juga dikenal sebagaimana biasa 
dirayakan pada tanggal satu Muharram. Secara esensial, tahun baru Islam dengan tahun baru 
yang lain tidak jauh berbeda, yakni: moment yang begitu berharga bagi setiap orang untuk 
intropeksi diri, sejauh mana nilai positif dan negatifnya perbuatan yang selama ini dilakukan. 
Namun perbedaan itu justru muncul mengekspresikan moment tersebut. Dalam Islam, tahun baru 
dirayakan dengan perbuatan yang terdapat nilai-nilai ibadahnya. Akan tetapi tahun baru diluar 
Islam identik dengan hura-hura, ugal-ugalan dan sejenisnya. Kendati demikian, tak sedikit orang- 
orang Muslim yang ikut merayakan hal itu. 


PERTANYAAN : 

Bagaimana hukum orang Islam ikut merayakan tahun baru selain Islam? 
JAWABAN : 

HARAM, karena tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir atau orang fasig. 


REFERENSI : 

1. Al Mi'yar Al Ma'riby X1/50-152 

2. Al Miyar Al Ma'riby X1/54 

3. Ar-Raudhah X/120 

4. Faydhul @odir VI/135 

5. Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhaaj IV/17 
6. Ihyaa' “Uluumiddiin 11/16 


AN adl lp JI) Olyas CA: la 3 SU em pi jl eLYI JB, 

) Walet 4 old IU Oya (SNN) ab Uang Gal Cl) pi Rb 0 Un AAL Gg gg REA al Ita 
delaei play Ulee Ong 0 Adi dang Reg Sally Ioi Fpily Rab II Sya it Ogolgay 4 II Ans 

Sab OT Vy 6803 Jatir Ol pauk JAV A72 Reap — AI Ula ST 3 Gal 4 Read Gal Agil 4 gal Unglant Lgtouamo 
KU ontel Gb pl ES jae dl ookeay J1 uya tt 

asal oya ondl  elung Aale Al ala AI Iyan ye Bole Cgotat Cglor UB) Jiitann pl Erni LI ad ey Ka ya 
UB Gg» (in yA ph 3S Uya) HJ il Ui ti elang RAL ag ena Dp (Al 4 elenyng Aya O Galak 
Al s3 Of US 3 Sae me LL. 

SI AI Kegy Ay all Jul da2 Alah gpuad LAS GOS LA JS) le el de Liiyy AS OLI: Olebi 
| S3 9 Apes ya K3 

Ai Bye lor Yg 6 pan ga Yg Alai oa SAID UI JA 1 JB Ma ay FI or Ol Cal Layu 
SN 3 Ao Lag JB Al plang dala BI aa al Il don dh ng 6 SI ALS Fat Ol Geng 2 dal Yg 
Ayat AS ogah S3 yg Uallay 1 BJ AAA PES yng AINI Bh AI Uya 4 ema yeh Ot Op ikan 
ai Jha dn JA TA Ob Sa DE CN EN UI te eh AN liyalay SD wal lA 
(15111/150 jadi . (dee EL geyit M3 ya) lg 

AS sada YI Yg 6 A9 By Re) Yg Gl oya Yg pelat oya SAI UMB JB Yg" dhiy 4 PAI La Jia Oponad gg. 
(11/7154 All a21 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1153) 153 


#enbebnbesnbababebebabbbbBbbabHAk 
LI 3 il opa BAN LAN aus 10/7230 Ae5 JI) 3 SSI cega! KL! JU 

Halal 7S Yg Olgorg Laku ISP OLSXOd ly O yank Gde dj Dpr yg Gladi! Ie Adi lensa 3 All. (3) 
ey Ta Aan Kanan ina Ig Ob dala» ping OT out Laa3 Oa d oya IS pel jl (Dude RalIl Jl 
Ie Ip Bed No ad Ale pa Jp Leela dl pall ji BI Slam Jis OL pdl pie Gal, 

SEO bgi «Lan AI Uh AS oil OP Ali) (JJAN) 03 gadi ya Pki la jan Ktu ya 03 Laga) aa 
SBS Op Se PS oa ea Maag Y OT JL YU Rorlon ab ya La pad Al oli IS Ilang Iga o S3 adl ata adil 
(pang BI ab oya Dal ASI padly AL Opa lag JAV) las BJB 283 53 plebely Raba Gakaly A Tau 
#enebsnbsnsbbbsbebsbebsbbsbbbak 

6135 eI ae mk AT Jas) G EladI SU JB 

SI PAlasi Una) peowala D AAAAY ping Jung AAA MALE Gelar S3 G9 HH OA Gu cal (pada A33 Oa) 
G3 Oya SES SA ee ya yag Orde Ab ya Gaal J3 (eta s6) OLI al A3 Gal A3 GL Aeball OS, 
Ab) MB GE oya Ad oya Ol dah Abg Gikoman d Ol PST BAN UNS Ala gaby ag «AS Jak) Olga Iladih Mb 
EP JB BI ane MI aya Salay 6 Oa Sala SI TAS elyio gl en Ralas ad OI 55EY sil, J3 Bo ya 
Kang Aa Oil OUII ALS 5 yan obb A1 ah pen MT Ad an Ya bas AS em ai daa ta Lala Opehiy GS emdil Jai 
ale O pall 

#enbesnebesbbesbbebbbebbbebbbabak 

AI1T (ae Ie JS Tadi) DELI Jebil Olaaku gadi UII JG 

Bala Gate Jl aa BI UT Jl Rela US YON (AP Bohay) pal ma (SAE) PB) SIS OT (OS) 
Jean YP 4 po Ii Yo SS PNG gES MA 

SIP Bln USU UP A02 OY Salad Ala ng BU YG oa pelan yag ai PA al IL aslal M3 G ON ds 
APH 

#enbebnsesesbesbbebbebbbebbbabak 

16 / 2 op pe el 3 LI JI MUYI JG, 

Hile Lan RAS, AI 3 O aka opal Bl Ola? 

Il HS Aike CA Ade Gladi, Band dll Kogan dil OLS YG Loela USU Of Jadk 3ylaally jar! Jb) 23 ob 
Modis 3 Ul 0G OT UI JS Y dilouga dhl AI Hlel Of ls $Y pl Take) Sila pnya Clay Jay meilalas, Juni! 
plus toge gP ap Lah ES LI, ES LX jP Ansah Jb elo la andy BS gl giaa Lah Akad 3 HleN, talas 3 

V Ap GI Lely diah epik Ang yady BUY, Jl Gntag ya le OLS Of SIG ASI LO 2 Uas YI 3 ol 
Loley 22 ella (had 2JB IP Cd KALANI S3 Sola Geo IPO OlAPNY Opi) 0 PALAYU NY) ll 338. 
Hal Sg 0 yeh SEAL JL Jln pita LAS dl Illan jian Yg dna Sol YI Lely 6 AAS ag duluan AnbLE os ASI SINI, 
AI Il uya Ogalyg PI padly ML Ogiafe Lagi ME YY Als AI JB capai Am JI Lia Gia La SG Bas 
Igor Y Vga Goal gal bh 1 Jong 2 JBy (MALU ceeh YAN pebaadi )) ily dala Abi ala JEy WI LA ayy 
WI (dng (eat) Oil sj Sae, (gyus. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1154 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0979. TASYABBUH : VI. VALENTINE DAY DIMATA ISLAM 


Tanggal 14 februari merupakan hari dimana Valentine Day dirayakan, menurut satu versi sejarah 
terjadinya valentine Day adalah berawal pada dihukum matinya seorang martir Kristen yaitu St. 
Valentine pada tanggal 14 Februari 270 M pada masa pemerintahan Kaisar Constantin Agung 
(280 — 337 M) karena ia menolak kebijakan sang kaisar yang melarang terjadinya pertunangan 
dan pernikahan. 


Semua iu terjadi ketika bangsa Romawi terlibat dalam banyak peperangan dimana Kaisar merasa 
kesulitan merekrut para pemuda untuk memperkuat Armada perangnya, hal itu disinyalir karena 
banyak pria enggan meninggalkan keluarganya atau kekasihnya. Dalam The Encylopedia Britania 
vol. 12 sub. Judul Christiany menjelaskan “Agar lebih dapat mendekatkan lagi terhadap ajaran 
Kristen pada tahun 495 M. Paus Gelasius I merubah upacara Romawi Kuno, menjadi hari 
perayaan gereja dengan nama Saint Valentine Day, untuk menghormati Saint Valentine yang 
mati”. Di Indonesia perayaan Valentine banyak dilakukan oleh kalangan muslim, mereka 
menganggap hari itu merupakan saat tepat untuk mengungkapkan rasa kasih saying. 


PERTANYAAN : 
a. Bagaimana hukum merayakan Valentine Day ? 
b. Bolehkah menjual pernak-pernik (souvenir) Valentine Day ? 


JAWABAN : 
a. Dalam hal ini terdapat pemilahan hukum sebagai berikut : 


2 Kufur, bila ada tujuan menyerupai non muslim dan sampai kagum pada agama mereka 
2 Haram apabila hanya bertujuan menyerupai non muslim tanpa disertai kecondongan pada 
agama mereka 


b. Haram karena termasuk ikut serta terjadinya kemaksiatan 


REFERENSI : 

1. Fataawa Ibn Hajar al-Haytamy IV/238 
2. Bughyah al-Mustarsyidiin 1/528 

3. Is'aad ar-Rafiig 11/128 


sa jl DL 
SSI ya JT) JUS cal el Jul Aa Jai Vy (AS Y Gl Jual smile call JL Ja d0 bg JW Al Aan) tag 
Ab Ig pang DINI e Uas eaalsl jam CI OA 3 ASI elasY ag 3 Asah jl OLI Olenadi aldy Kude & pel! 


Hy AD) BS) Bks DASI Ob toy jga alan Jah oya AU Lor Waton OS oya lal ary daa OS 131 


AI Ole el IIS) Tni ollasl Kadb & paell KST joki IS, Up Kaallly Jasad sm OA Dying AAS ya CP 


BII aan Dai OS If MMS om Yg pir Sol pad US 3 maa AR Hat oh Sg pal, SPI else, 3 kal 


pelan OUisel pb ya pelas Jia Jas ISI mekdi PL yh LAU Jd (elta Old blast Ig) (5 Crkuak oya Relany Aa 
Kalo pe Aib (EMS ya og Jadi JAS Y #Agis yak! daya Say BL AI ai Celeb SY jl 4 sa Yy aus 


AW yag dah Il iaadl D Urai pakad —I US 2 pt AS nyai 3 yani dal, JP ang Alang Se JUj as Jb 
Jnak WS Jas Of il Joo eladas LAS OS V3 JSI Ea oya Y JUSIL dadi Ag Anas ISI PL YA S3 Wed Jas 


SA At Kai | Ola Ely SU LSI ye All da3 ga aa la Gal las AS ASI lah 3 dada 
O Gobel! onakuak! Rast ya P AJI ai yag HIU S3 La Gilya S3 pi Urat Gam ah Fade ea Se lUL 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1155 


HN paih MET oya 1 JB Ag CO mal Lia else Gal ST Ah ea Jy3y bad) SU Arial ralat) « 
AA aah jg Tadi Oo Yg Ly Yg Lol Yy UI Y ons Ankara ya Ld La ai pg OT kah JEV 1 TH cal IU 
ye 3 oya! Ilnsualy Ragil ISU 5 yaill B npelaza Leiny 223 oya Urkamk! ia AYI BY deg PAS JS pb Tiglan 
3 Sea Ayang GA Kenal B Ty V9 Angry JT yinot Una Reny PNY JS aa Al Urat Iya am set 
Ab 4 Oglandihy 215. Wayan! Alah Ugly 3 pdl S7 O gray AS pbb Al Op yng Cb! dah Ug jabapy (MUI Kamus Kak 3 jay 
SI LAI da ono! 3 UU yty Lang La JIL da Ugidary Aa aji BL Ad Uglon1) peaddl Jl 
DN oleh pala ya petain Cg Laga ja SI pad ya MS ab II Lb Sig Call alah Ou. 
238 anta pi) A0 Bj abal Pa op GI 
seebebabbbabbbabbbbebebebebbbabak 
ASI Pad 3 dabel Tnoly mid Jl en aa ajaa OT UT JUS ga Kasi Heal 03 LA Jo 1 (3 Ula 
Cakalan Jl Jang! ad al Flat 3 db! Aka Jp SJAS Uks Y Of Lay € Laga Wb AK Klaaasa Jl ena eta jl 
BL Helo JI ME 0 IL ob oya din Ol Lal «ALS aa Bir 
(| Bughyah al-Mustarsyidiin 1/528 |. 
seebbbebbbabbbabbebbbbbar 
Ol For jl Jabal Jis AI enakan oya Rename JS (SN gelal! ale BUY) Lesay JB OT Ji (Dad) IM ola yag Jai) 
PAGI BLS DAS Upale DI SS 353 Kenal! OS 
128 pp BW 2 GAJI Sal 

0990. MENYEKOLAHKAN ANAK DI SEKOLAH NON 

MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Oejank Tea 


Assalamualaikum.... saudaraku semua, sudah lama tidak bertanya di forum ilmu ini, dan hari ini 
ane ingin nanya apakah boleh seorang islam bersekolah di sekolah non muslim.... sukron para 
ustadz n ustadzah 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Bersekolah/Mengajar di Institusi Non Muslim 
Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 2009 di Gresik 
Deskripsi Masalah 


Pada saat ini masih banyak putra-putri kita yang masuk lembaga-lembaga pendidikan non muslim 
atau yang berbeda agidah, karena lembaga-lembaga tersebut mampu memberi fasilitas-fasilitas 
lebih memadai. Undang-undang pendidikan menyatakan bahwa siswa peserta didik berhak 
mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keyakinannya dan lembaga pendidikan wajib 
menyediakan guru agama sesuai keyakinan siswa, namun kenyataan siswa-siswi peserta didik 
harus mengikuti mata pelajaran agama sesuai dengan keyakinan pemilik yayasan dengan dalih 
belum mampu menyediakan guru agama Islam. 


Pertanyaan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1156 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


a. Bagaimana menurut pandangan figih orang tua menyekolahkan anak-anaknya di lembaga- 
lembaga pendidikan non muslim atau yang tidak se-agidah dengan alasan lebih maju dan 
lebih baik mutu pendidikannya ? 

b. Bagaimana hukumnya tenaga pendidik yang beragidah ahlussunnah wal jama'ah mengajar 
di lembaga-lembaga tersebut ? (PCNU Kab. Nganjuk) 


KEPUTUSAN 


a. Menyekolahkan anak di sekolah non muslim atau yang tidak seagidah hukumnya haram, sebab 
bisa berdampak memperbanyak golongan mereka dan bahkan membahayakan akidah anak-anak 
Islam. Namun apabila disana ada tujuan mempersiapkan strategi menegakkan agama atau agidah 
aswaja maka boleh, bahkan bisa menjadi wajib, dengan syarat : 

1. Yang bersangkutan diduga kuat tidak akan berubah akidahnya. 

2. Pada sebolah itu memiliki keunggulan yang maslahah buat Islam yang tidak bisa ditemukan 

pada sekolah-sekolah Islam atau yang seakidah 

3. Dalam proses belajar-mengajar tidak boleh terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama 


40—5 tama AA 

Ran Dn YL AMI de Ui AS oya Ol bel dai Ill inap Pemda Sola! ajaa ya pelahi PIA 3 SAH SAI ya 
ai dal mal nah 3 RN g Coradaak Alor jang Jleeol oya ADAT SD oya a33 UV ola 3 lbr ya Ll AYI) 
Lt AegdI Ro Ls 3 Gobel SYl OS july Kook Zi O pada US yane 3 9 LA PYI SI Ry WI alel amy 
RDI SI IU panda Gal AYI Geglaka DL pemal Yg peler 3 Ale Ah eloaa£ Yg ISL Lb Tape YES yA 
OST II Cole! Ta DJI Akan G dypeog A1 pal 13 Lala OS Podaakl! mala Lg pdl 3S p32y BI Kya Oglat 

B Ogada BY WS de Uye Y pang ig Ai jas db (SI Nak Jaka Y eyang el JUS! ega Abad) Sold Jl pg JS 

ok Il og Jpas Capt SAI ekahi AS peabead pl El Jp de Na 097 Yg tb Ugiag AA ya La en jaka 
pola de Ra Joratay pay pls UAN 

PA RON PPS In 

hap ea SUS yag jaR Y ea JSI appa Jalil A3y DAS) Jb LE OY SSI Aya BI J3 Y Ipad GET 
By Ainan para den Aap Ain Ig an. SEO Il Lan AYO aka dh Jalil U LayS, oallomdi dai BL 
Vip Ae yaa Sgp Aan VI Ala penyu OI Il aa Y Jali Iii Alat VW SUS pb Ill ah SLS yI Laka le 
AI lg AN 3 Ag AAS adi lg JUS, GA ale anal 

b. Haram ketika para tenaga pendidik itu melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi di 
lembaga tempat mereka mengajar atau menimbulkan kebimbangan hati orang-orang awam dari 


kalangan muslimin. Tetapi apabila mengajar itu justru dijadikan kesempatan dan peluang 
berdakwah dan melindungi anak-anak muslim yang bersekolah disana, maka wajib. 


93 plg HA ii 
oa IS OY at ppt Ing «Alor ON yag oi Tas, OS Of: Uukonh Ar DU Jaa BISU Ula sak OS Of del, 
Kia OA Ay aa eng ia OT Jepara 6 JAS HASIL Lo, AS ASI tnya adl S3 Gd La2n OS M3 Jas. 
AI aa EL Sila OKU IP ASI Ke Y Wing Kru SAI ya Gaal SU Jadi ag Pi db dls al Gaal 3 Jd Op 
LM G Asad Bilah 3 UgsUy Ceaga dna AI As eh O Ulas OS Oy M BA IT al lah Uj JB dy 
Hah OS sn. JUS 3VI ya Of ya CSI Gran cs aa gal yag 2 LI emng Li0 | yi pb M3 6 AI emg 
Aa tin ALVI ASI Kenya Y Nikah Ji Aa Of oli aa Rel Kang yh 6 AL AI Komang Lah 3 el € BALE  yadly « 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4157) 157 


NYI 73 der WS 1 digali Li Jl Aria Uluwatu Il of A8 Ggaki IA BY AI ON 

238 plg ON mai 

KAI JB Y esally 0 Uning aya yaaa Uning Oya ya Olyel, Oait gag | edi yA Opagil kan Y jd) 
AL ARI AI GA (iilan SI aa ALI pagib oh jl JSI Ily OT onta Ab Aaja ab oh NI 
Boy y) Onakeki Byy2 Oleh) all AI Ji oya JUSI SY ya gang | M3 Jasda yag ) OYI Joel oya Ie) alas 
Ol oya Sein jl ny segi HAL NY oya oyaald Oma 1 Jay» eta GA 09 oya yeee Sl Led GA 0 Uma) 3 
ALE pngin I ot Yaa BUS megan Iis OT YI ) Olrarg Y Olaua JUSUI 3 yag AI 3 yag dilas Biola Ig BY 
AYI ali 

O Role BUSI SNI Lay sya Uma al RS ANU Ra SI S9 Bly9 3 iki Jae AS La Ug piadly all Jl gadi 
Lau gay Fly 3 Led CU Jali lama 3 Agdel Un Ly Aoi ia YI Ola jl Ayi del ale OY 
sr BUY Sop d BI Ola 3 OLS 

116 227 sdn 

D3 3 Ud El ISI La Y Red Jl ga jg MS Cet pd BV yA O paka! Asmong Lanlani SAI one Le JS Ol muali Jala 
SY Ola YI ya Wae R33 aan! Ie AV OY 3 pall oya oya VI omdomeki (3 RAIN JAY pd OI Yg on jl elimu 
HE YUS Ola! ya 

336 19 & £ sal 

CP (Hai La pai Oi Lae pit Kla Ja eharana SAY EL ES 3 Pad Ja (AS ale ola) dj 
Sy ya or BN Ae Ol tap) pa AS Hae SN GUS Ly pegiat) Unalauki slale alay Cedyal oya Tin (le OK 
kanana Upah jail Of doel Jia d pala oya Lagi ala ea II ink UAS da Cegng Oljia OS Sya DUS. 


Sumber : http://solusinahdliyin.net/satta/264-bersekolahmengajar-di-institusi-non-muslim.html 
1018. A@DIDAH : Anda Perlu Tahu Tentang (SYI'AHJ Ini 


oleh Muhajir Madad Salim pada 14 Januari 2012 pukul 3:27 


Seorang Ulama Sunni bertanya kepada Ulama Syi'ah :" Ada dua hal yang Syi'ah tak akan bisa 
menjawabnya." 

"Apa dua hal itu?" Tanya Syi'ah. 

"Pertama, bagaimana hukumnya para shahabat Rasulullah menurut Syi'ah?" 

"Mereka semua murtad kecuali lima orang. Ali, Migdad, Abu Dzar, Salman dan Amr bin Yasar." 
Jawab Syi'ah. 

"Kalau demikian keadaannya, bagaimana bisa Ali bin abi Thalib mengawinkan putri beliau 
bernama Ummi Kultsum dengan Umar bin Khattab?" 

"Ali melakukannya karena terpaksa." Jawab Syi'ah. Maka Ulama Suni segera berkata : 

"Demi Allah. Kalian orang Syi'ah mengi'tikadkan dalam diri Ali dengan sesuatu kenistaan yang 
orang rendah pun tidak rela dengan kenistaan itu. Kalian berikan kenistaan itu kepada Ban 
Hasyim,pemuka bangsa Arab,yangpaling utama kedudukannya. Paling luhur nasabnya.Paling 
agung muru'ahnya serta paling banyak sifat-sifat terpujinya 


Sungguh,serendah-rendahnya orang arab itu berani menyerahkan nyawanya dan mengorbankan 
dirinya tetapi mereka tidak bakalan menyerahkan harga diri dan kehormatannya. Terhadap diri 
sendiri mereka menganggapnya remeh. Tetapi terhadap urusan istri dan keluarga mereka akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1158 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memertahankannya sampai mati. Lalu, bagaimana bisa kalian sematkan dalam diri Ali, seorang 
singa Bani Ghalib sebuah kerendahan yang mana seburuk-buruknya orang awam tidak mau 
melakukannya? Berapa banyak kita saksikan orang-orang mati terbunuh karena membela 
kehormatan keluarganya?" 


" Mungkin saja ada Jin perempuan yang menjelma dihadapan Umar dengan mirip Ummu 
Kaltsum.." Kata Syi'ah. 


"Jawabanmu ini lebih buruk dari yang pertama." Kata Sunni" Bagaimana bisa terlintas dalam akal 
dan pikiran, hal-hal seperti ini. Andai hal ini diperbolehkan maka akan hancur seluruh sendi-sendi 
syari'ah. Sehingga akan bisa datang seorang lelaki mendatangi istrinya dan si istri malah 
berkata...Engkau itu Jin yang menjelma seperti suamiku...sehingga wanita itu mencegah hak-hak 
suami mendekati dirinya. Jika lelaki itu membawa dua saksi yang adil yang bisa bersaksi bahwa 
dia benar-benar suaminya maka wanita itu berkata...mereka berdua itu jin yang merupai dua saksi 
adil dan setersnya dan seterusnya... 


Mungkin akan ada seorang pelaku pembunuhan mengelak dan berkata..Itu bukanlah aku,tetapi 
Jin yang menyerupai diriku yang melakukan pembunuhan itu. Dan akan bisa dikatakan bahwa 
Jakfar Shadigg yang kalian anggap ibadah-ibadah kalian itu sesuai dengan mazhabnya itu 
ternyata bukanlah Jakfar Shodig yang sebenarnya. Tetapi Jin yang menrupa seperti dirinya 
sehingga Jin yang menyerupai Jakfar Shodig itulah yang mengajarkan hukum dan mazhabnya 
kepada kalian. " 


Ulama Sunni kembali bertanya :" Bagaimana hukumnya tindakan khalifah yang lalim , apakah 
tindakannya bisa diterima menurut Syi'ah? " 


Syiah menjawab :" Tidak sah tindakan khalifah yang lalim dan tidak dapat diterima." 


"SEmoga Allah membermu hidayah." Kata Sunni:" Dari keluarga manakah ibunya MUHAMMAD 
BIN KHANIFAH ?" 


"Tentu dari keluarga KHANIFAH" Jawab Syi'ah. 

"Lalu siapakah yang menjadikan tawanan para Bani Khanifah tersebut?" Tanya Sunni. 

"Saya tidak tahu.."Jawan Syi'ah. Padahal dia bohong, karena siapapun tahu yang menjadikan 
mereka tawanan adalah Khalifah Abu Bakar. :" Bagaimana bisa Ali memperbolehkan dirinya 
mengambil seorang wanita dari budak tawanan itu dan melahirkan anak darinya pula sedang 
Imam menurut persangkaan kalian adalah tidak sah dan hukum-hukumnya tidak dapat diterima. 
Padahal, berhati-hati dlam urusan Farji (perempuan| adalah sebuah esensi yang pasti." 

"MUngkin saja Bani khanifah menikahkannya kepada Ali." Kata Syi'ah. 


"Itu butuh dalil-dalil yang menunjukkannya,padahal tidak satu haditspun dari sunni ataupun syi'ah 
menerangkannya." 

Kemudian Ulama' sunni itu berkata." Sesungguhnya Mazhab yang kalian peluk , yang kalian 
sandarkan ibadah-ibadah kalian itu sama sekali tidak merujuk kepada pendapat seorang mujtahid 
satu pun." 

" Mazhab kami ini adalah mazhab Jakfar As Shodig." Kata Sy'ah. 

"Sedikitpun Jakfar Shodig tidak berhubungan dengan kalian."Kata Sunni:" Dan sesungguhnya 
kalian sama sekali tidak mengerti tentang mazhab Jakfar As Shodig. Jika kalian katakan bahwa 
didalam mazhab Jakfariy itu ada ajaran TAGIYYAH maka baik kalian sendiri ataupun orang lain 
akan menjadi tidak mengerti mana mazhab Jakfariy yang sesungguhnya. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1159) 


Hal ini karena ada kemungkinan bahwa setiap masalah didalamnya adalah sebuah TA@IYYAH. 
Aku mendengar dari ajaran kalian bahwa menurut Mazhab Jakfariy fersi kalian itu jika ada sumur 
yang airnya terkena najis maka ada tiga pendapat. Pertama, air sumur itu air yang mengair maka 
tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Kedua, air sumur itu dikuras semua airnya untuk bisa suci. 
Ketiga, untuk mensucikannya cukup di timba tujuh atau enam timba airnya. 


Maka aku bertanya kepada ulama kalian. Bagaimana kalian mensikapi dengan tiga pendapat dari 
Jakfar Shodig itu? Mereka menjawab...Mazhab kami berpendapat bahwa seseorang itu jika telah 
menjadi ahli ljtihad maka dia bisa dapat berijtihad tentang pendapat-pendapat Jakfar Shodig dan 
memilih salah satu dari pendapat yang ada tersebut. 


Lalu aku tanyakan lagi, lantas bagaimana sikapnya terhadap pendapat lain yang tidak dia pilih 
tersebut? Mereka menjawabnya ..yang lain itu sebagai TA@IYYAH. Aku tanyakan lagi, jika 
ternyata ada satu mujtahid yang lain berijtihad dan memilih pendapat yang bukan pendapat yang 
pertama tadi yang telah dipilih oleh mujtahid yang pertama ,lalu bagaimana yang kedua ini 
mensikapi yang pertama tadi...mereka menjawab...Yang kedua akan menyataka bahwa yang 
pertama tersebut sebagai TAGIYYAH. Maka aku katakan bahwa dengan demikian jadi KOSONG 
dan sirnalah mazhab Jakfar Shodig itu dikarenakan setiap masalah yang ada bisa dikatakan 
kepadanya sebagai TA@IYYAH sebab tidak ada pertanda yang bisa membedakan mana yang 
TAAlyyah dan mana yang bukan. 


Kesimpulannya, jika kalian katakan bahwa dalam mazhab Jaktfariy itu tidak ada TAGIYYAH maka 
mazhab yang kalian peluk itu BUKANLAH MAZHAB JAKFARI karena kita semua tahu kalian 
mengakui adanya TAGIYYAH. 


1033. KEHARAMAN BETERNAK TUYUL 


PERTANYAAN : 

Makhlug Akhe Rat 

Pak, mau tanya nlh...boleh kah kita nernak tuyul...? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Pesugihan dengan cara bersekutu dengan syetan seperti ngepet, nernak thuyul, ngipri, masit, 
minalti dll haram... 


S3, omi HUI yh Elah Sa 3 ea ed eealdaLag L LAI tah DASI ya Oi enboldll ldautak ii La 
cell SI): Il JB ajety padi ali as lag ya il las Gaib 02 Kap alel OYI jl GL 

OS Gonin AI Sola y pal y Ale AI ap dgan jg A0 Blora Aly Cemely ASN pel OS Lady | pem elidl O yadag Ig yi 
SP 0 pam 

Apa yang terjadi dengan mengambil khadam syetan dengan cara melakukan pendekatan 
padanya, melakukan pesambungan dengannya agar dapat menjadikannya khadam dan 
memerintahkannya untuk memenuhi aneka kebutuhan atau mendatangkan bahaya dan menyakiti 


makhluk lain atu mendatangkan berita-berita tempoe doeloe dengan cara menyambung dengan jin 
garin, ini bagian lebih beratnya bentuk dan lebih beratnya sihir, Allah Ta'aala berfiraman "hanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1160 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)" (AS.2 ayat 102). 


Dan bila orang yang melakukan sihir dikatakan paling kufur, paling keji, paling sangat dalam 
menentang Allah, rasulNya serta hamba-hambaNya yang shalih maka perbuatannya juga paling 
kuat dikatakatan dalam kekufuran, kekejian dan penentangan. | AlFigh alaa Madzaahib al-Arba'ah 
V/225 |. 


1040. BUNUH DIRI TERMASUK DOSA BESAR 


PERTANYAAN : 
Chen Wedus Gembel 
Assalamu'alaikum... mbah, apakah mengakhiri hidup itu dosanya tidak diampuni ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Tergolong dosa besar dan diadzab dengan neraka selamanya. 
P2 ar GaJI laut : 
IA Upah SS gn IE ph Ke AR Jia ya SS La MI PI Ale AI Kendi OLS JS ASI ya Ls 


an ae Oa gn ea KE JI gara IA Sa 
- 104 Mb) 


| Pelengkap | Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW. : “Barang 
siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka 
jahanam dengan terlempar selama-lamanya". (HR. Bukhori-Muslim). | Is'aad ar-Rofiig 11/1 1. 


1095. Menambahkan “SAYYIDINA” dalam shalawat 
Oleh : 'aLa Kulli Haal 


Ayo Wahabi mana yang bisa mengalahkan dan menyalahkan bhkan mendebat tisn asli dari saya 
ini tanpa copas dari situs manapun, Mari bersholawat ramez2 kepada rasul,hidupkan maulid nabi 
sama ada dbulan lahir beliau ataupun dbulan lain, Karena pahala membaca sholawat kepada nabi 
itu sangat besaaar... 
Dalil dari alguran : 

Ungkapkan dala Nala Niat Upah Lala oil le Oglaas AK, Al Ol 
Kalimat malaikat dsana boleh dbc nashob sbgai athof kepada isim inna,boleh rofa athof kepada 
mahal isim inna,yaitu mubtada, Imam mujahid mengatakan dalam tafsirnya mengutip perkataan 
abul aliyah: sholawat Allah kepada nabinya yaitu pujian atasnya dsisi para malaikatnya,dan 
sholawat malaikat kepada nabi yaitu doa untuk nabi. Kalau imam thobary mengatkan dari riwayat 
ibnu abbas: Allah dan para malaikat nya memberikan berkahnya kepada nabi muhammad, Bisa 
juga dengan makna merahmati. Imam ibnu abi zamanin almaliki mengatakan : yushallun 
maknanya Allah mengampuni,dan malaikat memintakan ampun,dan manusia dsuruh juga 
memintakan ampun untuk rasul. Dalam tafsir thobary,ibnu abi hatim,mawardi,durrul mantsur 
sayuti, ada riwayat hadist : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1161) 


JET PAS up AS Idr Ae Ui ol al da YP ae Got Ga Gt perah Lala TB, G3 Uyndil Udan 
Uagkas Syakur y dale Iyloo gia Gak gala ai Ce Oya SUN dl Of dj U 

mena Se Klan LS AS JT day AAP de Jar Ab Ip JB Lele 2NaalI AG Adi Lake A8 AI Jojo Us : JU 
AS AA DI) mamah JT day pandal de ES US AS JI deg AS de Ioley AS Aan MI and JI day 

Ka'ab bin ujrah mengatakan :manakala pada waktu turun ayat (diatas) kami menanya kepada 


rasul, ya rasulallah,kami sudah tau bgaimana cara mengucap salam kepada engkau,lalu cara 
bersholawat kepada engkau bgaimana ? Maka rasul menjawab dengan menyuruh membaca : 
CS ha II Ag hL Je Ijley IS Asin LI adl pl JI deg pantal Ie Laka LS AP JI Soy AP de Jae all 
IS Aa” SU) amdal JT deg mental de ESL 
Lalu para wahabi berpendapat bahwa bersholawat atas nabi itu ckp dengan apa yang dsuruh oleh 
nabi,yaitu dengan sholawat diatas,tanpa penambahan apapun,bhkan tidak perlu ada kalimat 
"sayyidina"”. Maka mahmud albanjari atau 'ala kulli haal menjwb : pendapat wahabi ini adalah 
kesalahan dan berfikiran sangat sempit skali, Dalam usul figh : boleh kita menambah dari suruhan 
yang dtentukan, Misalnya saja kita dalam sholat cuma di suruh sujud saja,tp boleh kita menambah 
dalam sujud itu dengan doa2 mcm2,slama tidak menyalahi apa yang ada di figh,spt yang dilakukan 
imam ahmad bin hanbal,beliau dalam sujudnya slalu mendoakan imam syafi'i,pdhl zaman rasul 
imam syafi'i blm lahir,jd imam ahmad membuat satu penambahan dalam suruhan yang cuma 
hanya sujud tanpa ada dalil dari alguran dan sunnah,hehehe.. Sama juga sholawat kepada rasul, 
boleh kita tambah2in dari apa yang dsuruh rasulullah,karena ada atsar seorang sahabat bernama 
ibnu mas'ud melaini dari sholawat suruhan nabi. Dalam tafsir sam'ani : 
HUI Ia JU Lala 1 JIE 0 dala ya Lelali Ale 3d Ijin AI Jgury Cd pin 1) 1 JB dil 3 yaaa op Ol ae ya 
GUA taat pel RRI Ing PL 8 HE pl Ona Elena! Alah Clan AI aa Lay Lara AAL Laga le ho 
Oo IL Ag Alang III 3 yel 
Abdullah bin mas'ud mengatakan : bila kamu hendk bersholawat atas rasulullah,maka baguskan 
lah sholawat kamu,mdh2n sholawat kamu sampai kepada beliau,mereka berkata kepada ibnu 
mas'ud,tolong ajari kami. Lalu ibnu mas'ud membikin sholawat sendri dan membaguskan susunan 
ibaratnya dengan memuji2 rasul seperti yang trts di atas, (DaRI IBNU MAS'UD INILAH dapat kita 
ambil dalil bahwa boleh kita membikin sholawat sendri,spt sholawat nariyah,burdah,dalailul 
khairat ,dan membikin syair maulid yang memujiz rasul,demi untuk membaguskan sholawat kt 
kepada rasul). Dan pelajaran yang diambl dari atsar ibnu mas'ud ini laisa bigaidin,artinya tidak 
trtuju pada sholawat yang dbc oleh ibnu mas'ud aja,tp boleh di giyaskan ke lain2 slama itu bgs 
dalam memuji dan mendoakan rasulullah,spt dalailul khairat,brzanji,simtud durar,burdah dll . 
Adapun membanyakkan sholawat itu Dalil dari hadist yang sangat shohih,karena takhrijnya dari 
rawi2 yang tsigoh 
Mal BL ya Go Mie AA ya pm Up dai) lia Lilo 
Hannad ini kata ibnu hajar trmsk tsigoh, Kata azzahabi beliau adalah hafizh yang zuhud 
Sasana din, Syako ya Pm Gal AS) Anand Lido JB 
@obishoh ini trmsk dpercaya kata ibnu hajar. Azzahabi mengatakan hafizh 
baka jg Lada PNY Aoi pLAYI ea Alie) emo plah dule Sail AE ya pm Gal AS) Soil Oliu ye 
Sufyan tsauri ini sudah tak diragukan dkalangan ulama hadist,beliau adalah imam,kata 2 ulama 
peneliti hadist yaitu azzahabi dan ibnu hajar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1162 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sya 0 Pa lh 
Ibnu hajar mengatakan beliau terpercaya 
aa AAS ya sad Aang ABS ya Pa Gd AI) AS la Ja 3s 
Anak ubai bin ka'ab ini trmsk tsigoh jg 
ARI II ey dala AI ala AI Syary OS JB Agan ya GAN Aiey mm pal AS delman AS nat dalus 
Ab Us chi lor Aa US. Co lor Rin JI Uas Adel JI Selor ALI) SSL BIN SSI Gali Ul JUS A5 Jalll Gb 
OP SES Li JB ga SA JB LA JS GX ya WI Jae S3 Us akal ST Ul AI Jay Lc: Ul Ju 
yed KH OP Cab le JB Saad CSS Mp 
JBy 33 SN jikay IP AS ISL: JB AAS GOLe W Jard iB EN ae yeh nj Ob eta JL orde ola 
ka YI PLP Lyn era la Cedu ji 
Dari ubai bin ka'ab berkata : dahulu rasulullah apabila sudah lewat sepertiga malam,pasti beliau 
tahajjud,dan bersabda : wahai manusia (dalam tuhfatul ahwazi syarah turmudzi oleh imam 
mubarakfuri : maksdnya manusia ini adalah para sahabat yang tidur,yang lupa dari mengingat 
Allah),ingatlah Allah,ingatlah Allah, Telah tiba oleh gempa (imam mubarakfuri memaknakan ini 
beliau mengutip dari ktb nihayah,maknanya tiupan terompet pertama yang mematikan smua 
makhlug). (imam mubarakfuri memaknakan radifah adalah tiupan kedua yang menghidupkan para 
makhlug). Kata imam mubaraktfuri kalimat ja-at itu dengan shigat madhi,karena pasti terjadi itu,jd 
seolah2 ada datang,maksudnya dalam waktu dekat akan terjdi, Datang kematian dengan 
sesuatu2 yang ada padanya,2x,( di ulang2 karena mentaukid kan). 
Lalu ubai bin ka'ab brtanya : ya rasulullah,(imam mubarakfuri memaknakan dalam syarahx) 
bahwaasanya aku hendak membanyakkan sholawat atas engkau,(imam algori mengatakan : 
sholawat maksdnya dsni adalah pengganti doa yang lain,jd ubai khusus bersholawat aja dalam 
doanya). Berapakah aku menjadikan khusus untuk engkau dari sholawatku ? Rasul menjwb : 
terserah kamu, Lalu aku tanya lagi kata ubai : (imam mubarakfuri mentakdirkan kalimat rubu'u 
diatas dengan mensyarahkan) aku jadikan seperempat waktu malam ku untuk bersholawat atas 
mu, Rasul menjwb : terserah kamu,tp jika kamu tambah itu lebih bgs 
Aku tanya lagi : bgaimana kalau separo malam 
Rasul menjwb : terserah kamu,tp jika kamu tambah,lebih bgs 
Aku tanya lagi : bgaimana kalau 2pertiga malam 
Rasul menjwb : terserah kamu,tp jika kamu tambah lebih bgs Ig 
Lalu aku usul kan lagi : aku akan menjdkan seluruh malam ku hanya untuk bersholawat atas mu 
ya rasulallah 
Lalu rasul menjwb : (maknanya kata imam mubaraktfuri begini ) apabila engkau gunakan semua 
waktu doa engkau hanya untuk bersholawat atas ku,maka akan dberikan kepada engkau hajat 
engkau di dunia maupun akhirat,dan akan diampuni dosa2 engkau, 
Kata imam mubarakfuri Hadist ini hasan dsisi imam turmudzi,adapun dsisi imam hakim hadist ini 
shohih, 
Sekiranya tlsn ini bgs,maka yang bgs bgs itu smua dari Allah, 
Jika ada kekurangan,maka kekurangan itu dari alfagir sndri,sImt membaca dan memahami isinya. 
Sumber : www.fb.com/groups/1OMWDI/permalink/2640804303297521 


1107. A@IDAH : DALIL SHAHIH TENTANG ZIARAH KUBUR 


OLEH : 'aLa Kulli Haal 
Akhirnya dapat juga dalil shohih tentang ziarah kubur,dan ngambil berkah di kuburan sekaligus 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1163 ) 163 


meminta hajat dikuburan,hehe...Mdh2n wahabi yang ngatain kita kuburiyun,mereka mau tobat, 
amin. Aku menemukan dalam kitab tarikh bagdad halaman 445 jilid 1, Pengarang nya adalah 
imam abu bakar ahmad bin ali bin tsabit albagdad,beliau di kenal dengan khatib bagdad,seorang 
hafizh,bahkan kata ulama bagdad,tidak ada lagi yang lebih hafizh di negri bagdad setelah wafat 
imam daru gutni selain khatib bagdad, Ini riwayat nya : 


ab dai gd eat JGA AS ur GAJI Ae yr Al ag Jai! gal don JB SA A2  memlal Gloual jl net 
atelon AI Ga An LAI Ily At AI ya JB 0 BL oaae TB ya ML 3 Jl FI ola D4 AI Sya 


Khatib baghdad telah mengatakan riwayat ini shohih,Setelah ku teliti ternyata memang shohih, 
Simak penjelasan keshohihan riwayat ini yang akan aku bahas Rawi 1 : 


Sa So al Gal al 


Abu ishag ibrahim bin umar albarmaki ,Dalam siyar a'lam nubala imam zahabi mengatakan, beliau 
ini adalah seorang imam,mutfti,musnid dunia,ahli faraidh,zuhud, sholeh, dengan smua sifat diatas, 
maka dapat dsimpulkan semua riwayat beliau dapat dpercaya 1jt persen 


Rawi 2: 
CAN AS or PI AP op Al Ana Jani pl 


Abul fadhl,ubaidullah bin abdurrahman bin muhammad azzuhri,lmam hadist daru gutni 
mengatakan bahwa beliau adalah seorang tsigoh,dpercaya,dan bnyak punya karangan,Dalam 
siyar a'lam nubala imam zahabi mengatakan beliau seorang tsigoh,musnid,ahli ibadah,Beliau 
adalah cucu abdurrahman bin aufJadi dari keterangan diatas,riwayat dari beliau dapat dpercaya 
Ijt persen, 


Rawi 3: 
Seal SS oj GAAI AA yi pa Ah op Aan yi penah Gp Has ai AI Aa yi JAS op PPI AS 


Ayah beliau yaitu abdurrahman bin muhammad,Imam khatib bagdad mengatakan beliau tsigoh 
dalam riwayat hadist,Dan riwayat beliau dapat dterima juga 1jt persen, 


Sa S0 aah Gamal pl en sal 


Imam khatib bagdad mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami seorang yang sholeh abu 
ishag ibrahim bin umar albarmaki 


CAN AS ey GAJI AS og Ol Aap Judi! pl Waw JU 


Abu ishag mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami abulfadhli ubaidullah bin abdurrahman 
bin muhammad azzuhri 


E) cas JB 
Beliau mengatakan aku mendgr ayahku abdurrahman bin muhammad azzuhri 
BE el KA ASI Su ii dk 


Beliau selalu (fi'il mudhari lil istimror) mengatakan : bermula kuburan wali besar ma'ruf al karkhi, 
sangat mujarrab untuk menunaikan segala hajat 


Aaron SAI aa Aap Led Illng del dl ya JB BA BL oaae TB oa dil 1 Uang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1164 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan dikatakan orang : sesungguhnya (hal wasyan) siapapun yang membaca (fi'il syarat) di sisi 
kuburan ma'ruf alkarkhi surah al ikhlas 100x,beserta (waw ma'iyyah) ia meminta kepada Allah apa 
saja yang ia hendaki,(jawab syarat ) maka PASTI ALLAH GABULKAN HAJAT nya, 


Dari sini dalil di suruhnya kita menziarahi kuburan para wali jika ada hajat dunia atau akhirat, 


Kemudyan dalam riwayat diatas,nama ma'ruf alkarkhi tidak menjadi gaid,dan tidak terhenti 
fahaman cuma smpy pada beliau saja,tp menziarahi kubur semua para wali2 Allah dan minta 
berkah dan hajat di kuburan itu sama saja,akan di gabulkan Allah juga hajatnya, 


Adapun hadist shohih yang di riwayatkan oleh imam bukhari 
JB JB pelan dee dl AI Iyan Oi Bap Gl PK Ga Jana 3 Ale Lal PWI 3 Haluan 0gp Al let Wako 
Aorkinn Aisi 3 NGAAI » yaa dl 
Rasul bersabda : mudah2n Allah membunuh,melaknat gaum yahudi,yang mereka menjadikan 


guburan para nabi mereka itu TEMPAT TEMPAT SUJUD,MASAJID itu jama dari isim makan 
MASJID,MASJIDUN MASVJIDAANI MASAAJIDU, 


Adapun jika kita tidak menjadikan kuburan itu tempat sujud atau arah sujud,atau sujud dengan 
tidak ada niat menujukan ke kuburan itu,maka lepaslah dari laknat Allah seperti Allah melaknat 
yahudi di atas, 


Kuburan para wali dan para nabi adalah beberkah,kita di suruh sekedar ziarah,dan ngambil berkah 
di sana, 


Adapun wahabi yang nuduh kita nyembah kuburan, 
(alas OA Ika Lilouga 
Ini adalah tuduhan yang dusta dan menyebabkan dosa besar,Karena smpy skrg tidak ada dari 


golongan ahlussunnah waljamaah (aswaja) yang sujud di mukanya ada kuburan atau pun sholat di 
hadapan nya ada kuburan. 


1127. JASAD ATAU RUH YANG MERASAKAN SIKSA 
KUBUR ? 


PERTANYAAN : 

Em Muhson 

Assalamu'alaikum wr wb. Maaf mau nanya siksa kubur itu fisik atau ruh ya? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Yang disiksa dialam barzah RUH hanya saja jasad ikut merasakan siksaan 
sakitnya. 


Olla YP Ika CS US ya LS Ula JSI Jaan yu Ola ye Fall aye Wall Joe DB) jali Jae Ily dilouna AI OI 
SSP ya pedas La de Aa Aan pil AKAN Jar Id y W La ig Nge OKI de Lia Jia plot Jas ye yudi y Ode uya 
BAYI ON Kg LS Lb Lag OLI ON de Fall AS Jae gb Gagal Syam Olg Nela Old 
Ussy Lewati 3 go Ola Kn Delay peidh Hllal AU Gl AD LS Up Mal, Udh cata LAI AYI 
Ceng Hadi PALI AA Att la) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1165) 


Sesungguhnya Allah menciptakan tiga macam tempat tinggal, dunia, alam barzakh dan 
akhirat.Disetiap tempat tersebut Allah menjadikan ketetapan-ketetapan yang berbeda disesuaikan 
dengan bentuk penciptaan manusia yang terdiri dari jasad dan ruh.Alam dunia : Ketetapan- 
ketetapan Allah pada manusia saat di alam dunia berlaku pada jasad dan ruh mengikutinya oleh 
karenanya hukum syariat dunia diperlakukan atas segala yang dzahir baik berupa gerakan- 
gerakan bibir ataupun anggauta tubuh lainnya meskipun bathinnya tidak selaras.Alam barzah : 
Ketetapan-ketetapan Allah pada manusia saat di alam barzah berlaku pada ruh dan jasad 
mengikutinya, sebagaimana ruh yang ikut merasakan saat jasad berduka atau bahagia dialam 
dunia, jasadpun ikut merasakan saat ruh mendapatkan aneka kenikmatan dan siksaan dialam 
barzah, dengan demikian ruhlah yang merasakan siksaan dan kenikmatan dialam barzah (dan 
jasad ikut merasakannya). (Ar-Ruuh Hal. 791. 


Yang tersiksa dialam barzah adalah badan dan ruh dengan kesepakatan ahli kebenaran. | Tuhfah 
al-Muriid hal. 169 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


1153. APAKAH PELACUR YANG BERTAUBAT AKAN 
TETAP DISIKSA ? 


PERTANYAAN : 
Risky Imam 


Assalamu Alaikum. Ust apkah wanita mlam maaf (pelacur) yang bertobat tidak dapat siksa kbur 
Ust !! terimaksih penjelasannya Ya ustadz... 

JAWABAN : 

Muhajir Madad Salim 

At Taibu minadh dzanbi kaman laa dhanba lahu..Orang yang bertobat dari dosa, seperti tidak 
punya dosa. Maka pelacur tersebut jika taubat nashuha maka untuk dosa berzinanya sudah hilang 
sama-sekali. mengenai siksa kubur, mungkin dia disiksa karena dari dosanya yang lain... 

Masaji Antoro 

Waalaikumsalam wr wb. SIKSA itu hak preogratif Allah, namun bila seseorang telah insyaf dan 


benar-benar bertaubat, maka imannya kembali ia kenakan dan dalam hukum syara' diperlakukan 
hak-haknya seperti muslim lainnya.... 


Ala OI OLYI Ain FP der Aj BL pel dea AI lan AI Syary JB 1 JB d2 oeng Ina IUP LI 

Ad BAN y 2g fog, (OLYI Ad) era Jai Bp US 

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra. Dia berkata : Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallama 

bersabda “Bila seorang lelaki berzina perbuatannya laksana penutup (iman) baginya namun bila 
dia telah menjauhkan diri dari zina (bertaubat), imannya kembali padanya” (HR Abu Daud) 

DLKYI Jl din 3 Adi Oj IS dy ya db Ala yg lea OLSYI OP) 1 pel 3 dls AI Calo AI Syur) JB kem Ala) A3 

ds», SU ob) 

Dalam sebuah riwayat Imam Baehagi dikatakan : Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallama 


bersabda “Iman itu laksana gamis/baju yang Allah kenakan pada hambaNya yang dikehendaki, 
bila seorang berzina lepaslah pakaian tersebut bila dia bertaubat dikembalikan lagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1166 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pakaiannya” (HR. Baehadi) 
Al Sab PN US send eU alan SI GI oa CIA EL oa SA CI AN, 
dala 23 all 
“Tidak boleh menikahi wanita pezina yang sudah dikenal umum perbuatannya, tidak boleh juga 
menikahi lelaki pezina yang tampak kejelekan dan dikenal umum perbuatannya kecuali bila telah 


nampak adanya taubat yang benar darinya”. | AlFigh "Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/60 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab 


1173. APAKAH NABI MUHAMMAD DITANYA MALAIKAT 
MUNKAR NAKIR 


PERTANYAAN : 
Muhammad Toha 
Assalamu'alaikum,, mau tanya.. Apa Nabi Muhammad juga ditanya oleh malaikat munkar nakir 


ketika dialam kubur..? apa dibiarkan ga jadi ditanya seperti kisahnya Imam Sibaweh dan 
Abunawas...Trims, Wassalam.. 


JAWABAN : 
Sunde Pati 
Wa alaikum salam....sebagian ulama' brpendapat bahwaa pertanyaan munkar nakir itu umum,, 


bahkn semua nabi dan umat2nya juga ditanya,,bhkn nabi muhammad juga ditanya. tapi ada juga 
yang brpendapat kalau nabi muhammad tidak ditanya oleh munkar nakir,,, 


ini ibaroh yang mnjelaskn bahwa nabi muhammad juga ditanya mungkar nakir,,ini dalam kitab 
LAWAMI'UL ANWAR ALBAHIYYAH JUZ2 HAL10 


Langka Lag Ja 6 RAY Ol YP ad pe Jl jar Of ya Abg eka BYI GI Aas Bes pai yel Gia jins La ia Jay 
Gde matily adl ae sal day CAN OA Gale di ab SI Jep 3 SIS Gb Lalat ay SB 
ad ai IS Ot let ly — AU 2 BNSI JIN 03 Ame II Gl ol SAPI KLYI IU 4 Cela -S AI Nila 
D yang LAS tele Amdal Ray Jl fund! dng) Bl 3 O yeakns hily — Asal gua plan dala AI Cop Ui da0 ls Gang — SIS 

domd A0) 9 Jl famll Ag 3 2G. 


ali YI aa DNS dis Atal Jl Gang alay Ala AI lo Las ye 383 ojlu Y SIN, Ola 3 slas YI evan JB 3 


sebagian ulama' berpendapat bahwa para nabi,anak2 dan malaikat tidak ditanya dan dikhususkan 
pada pertanyaan alam gubur itu hanya pada umat nabi muhammad,,berbeda dengan umat2 nabi 
yang lain. | tafsir haggi juz 6 hal.331 |. 


Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Pertanyaan yang diajukan malaikat munkar dan nakir dikhususkan untuk umat nabi muhammad. 
imam as suyuthi menjelaskan tidak akan di ajukan pertanyaan bagi orang yang blum mukallaf.ada 
juga yang brpendapatfgil),tidak akan di tanyakan oleh mlaikat munkar n nakir yaitu semua nabi 
beserta umatnya,bgitu juga para nabi,syuhada(mati syahid),para shiddigin,oran2 yang 
meninggalkan khidupan duniawi,orang yang mati krena skit perut,orang yang selalu membca surat 
al mulk atau alif lam mim as sajdah pada stiap malamnya,orang yang membca surat al ikhlash 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1167) 167 


pada saat skitya sehingga ia mati,orang yang ta'at,mati pada malam atau hari jum'at, mereka 
orang2 yang tidak di tanyakan oleh kedua malaikat munkar dan nakir maka mereka juga tdak akan 
di siksa dalam guburnya. wa man Ia yus'alu la yu'dzabu fi al gobri. | is'adur rofig 1/30-31 |. wa 
allahu a'lam 


1254. SIAPAKAH JIN GORIN ITU 


PERTANYAAN : 
Hady Wantoro 


Assalamu'alaikum... saya pernah membaca dikatakan bahwa tidak dilahirkan seorang manusia 
kecuali dilahirkan pula jin bersamanya yang disebut jin @orin. Pertanyaanya : benarkah demkian 
trus bagaimana dengan orang yang brtemu para wali atw kyai yang telah wafat apkh mmg brtmu 
dengan ruhnya atw dengan jin gorin yang mirip denganya monggo... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Jin Morin adalah jin yang selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga 
kematian. @orin inilah yang paham betul dengan tipikal, kebiasaan dan kepribadian orang yang 
disertainya sehingga tidak aneh jika @orin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan 
privasi serta bisa meniru gaya, perilaku bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika 
hidup. Dalam sabdanya Rasulullah SAW telah menegaskan mengenai eksistensi @orin ini. Berikut 
beberapa hadits yang menunjukkan keberadaan Jin Garin : "Tidaklah seorang pun dari kalian 
kecuali telah ditetapkan JIN yang menyertainya" (HR. Muslim dan Ahmad). 


Berkata Gataadah "Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Setiap keturunan Adam, pasti 
disentuh oleh syaithan ketika lahirnya kecuali Siti Maryam dan putranya (Nabi Isa)" (HR. Muslim). 


Lah din P) Plemdil ida alot Clan Lagi Joon daly Gamat p My CP Astor 3 Olesi alas dya JS 1 Sol JL 
veyeadi JNLE din peka Old! ya OT IA oya pjle Yg Lah To padi ellap JAS SU Oly 1 Ujlale JB sya da 
Olapbil dag Ab pngawand SUS mag SN EYI SLS ppi eU slasU Ol Ja (S3 dab yb US OP 23 EL 
JELAS Cab ya di Ag JS) AB po Cat ya der JS Ol ga ika | Olalu ale MU md Sole ol Ph: Jl JELAS 
SE Abg Ai )liny Lah Ain DA oya Lawang bb An ya Luas Ol Ugal Gajah £ la y tele AI ala Al Iya) 

| Tafsiir al-@urthuby 4/67 |. 

D yatand Cp GP (0 eka TPA )) BS Ale JS JI Oles 2 Ag Anya Gil ya Ill de SAI Oh dad Ralat af Ega, 
AJE (ASN oya d3 Al ya BA IS Ab YY Aa ya Sin ep JB lag alel lo il ye: 
Laga ga Bb tony Laka By Ab (SENI GA 8 Cle Gilel AI ye Gelap: JET Iya IU 
Sistub gal Ooh. (( Dll HS ya sid Uh) :- Leyan — a3NI MIL Ul. 

| Fath al-Baari Li Ibn ar-Rajab 111/163 |. 

AI oa tap IS day VL AA oya (Sin UM Aalyy dy "Old dna VY Oli oya Le 3 JB plang dala Ab Gal dl Kya 
dala) Ga "VI Grb dB lab Ale Ggilel Jl dl SY eta" 2 SERA Jang U Sba IE MS ea tag 
"eos pall Aa ga S3 JB " Aamaakl D Tem Olah Sy00 Yo) ALL la geL aa dl Oya al SI 
Lahan je 1 Get pala JII OP 1 alim JB Lgpash yag May Oj oya Ul puti olina Lp uas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1168 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| Tafsiir as-Siraaj al-Muniir 1/433 |. 
sak yaa ma ana Onde ui Il JP pama 7 al Ke lag Ola Wa: anal 3 AL 
Ap Up hand ya Ki La" Ata dile A Celo — Si Iya) JB : JB Sam Bh op atap ad goa 
sa GA ea de ie AI of Ui guy JBS AI Jam UU UE sad eh a ISIN 
SE ab gd or Seal ig Oia gp — Uda il yA — era Aap UE 2 UB JL Gay Got yi Hana Udan 3 pama 
SAB aa tah IS) ag "Ok tega Ob ab 4 der Ja ar Ah onyain op LAS Gi) yr Ja Op ep 
KULI ga tah)" 
AB Tai ho ole aka Hye Ol «Ja ol op 4 Ak eng gal Aan gt Ola la 3 el 
Sem er o: AU aa oppa - gede! Lo My ol "ada — eh ale dit Jo 
badai Io - Nida Jua Alta Is dia ls UI Lag: st of time Lu: JW elu: 
U Ina 3 pai LIL olah JS aa Bai IA tab god dp Gi IE el Sel asf 
Hat Hb ale gile go ea BER A In" 

Aa AA Jo WARS IB DEA dop adobe Ikeah be NE tgn Mb la 
HN RAN ee Ios dal le" 

JIN GARIN 


Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan JIN yang 
menyertainya, Para sahabat bertanya: "Apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah?" 
Rasulullah menjawab: "Ya termasuk saya, hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk 
Islam. Ia (jin tadi) tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan" (HR. Muslim). Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak ada seorangpun kecuali ia disertai oleh seorang garin (penyerta)dari jin 
dan seorang garin (penyerta) dari malaikat" (HR. Muslim) 


Rasulullah SAW keluar dari rumah pada malam hari, aku cemburu karenanya. Tak lama ia 
kembali dan menyaksikan tingkahku, lalu ia berkata: “Apakah kamu telah didatangi syetanmu?” 
“Apakah syetan bersamaku?” Jawabku. “Ya, bahkan setiap manusia.” Kata Nabi Muhammad 
SAW. “Termasuk engkau juga?” Tanyaku lagi. “Betul, tetapi Allah menolongku hingga aku selamat 
dari godaannya.” Jawab Nabi (HR. Muslim). Rasulullah SAW bersabda, "Jeritan bayi ketika lahir 
adalah karena mendapat tusukan setan." (HR. Muslim). | Al-Ahkaam al-Kubroo 1!1/285-286 |. 


Mengenai kebiasaan dan tipu daya Jin @arin silahkan kunjungi :www.fb.com/ 
notes/153050921403180 


Link Diskusi 3 www.fb.com/groups/piss.ktb/359949054027909/ 
1256. MACAM-MACAM MURTAD 


PERTANYAAN : 
Kikie Love JuhryTirtadaya 


Assalamu'alaina...Punten, saya maw nanya : sebab2 dan akibat orang yang murtad itu apa2 dan 
darimana ? Atas perhtian'y saya ucapkn trimksh... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1169 ) 


Wa alaikum salam. Macam-macam murtad sebagaimana di tulis dalam Kitab Sulam Taufig 
sebagai berikut : 

1. Murtad Fi'ly (perbuatan) : Yaitu segala aktivitas yang bisa menyebabkan kita keluar dari 
ajaran Islam, aktivitas tersebut apakah dilakukan dengan sungguh-sungguh atau hanya 
sekedar bercanda atau juga bohong- bohongan semuanya sama saja termasuk murtad 
perbuatan, Contoh : Bersujud kepada Berhala, bersujud kepada Matahari. 

2. Murtad I tigod. meyagini adanya Tuhan selain Alloh. 

3. Murtad @auly (ucapan) : yaitu murtad yang disebabkan lidah atau ucapan, murtad jenis ini 
banyak sekali dan terkadang kita tidak sadar kalau hal itu termasuk murtad ucapan. Contoh: 
Mencemoohkan ayat suci Al Guran ,memanggil orang muslim dengan HAI KAFIR dll 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/366687476687400/ 
1257. BAGAIMANA HUKUMNYA MASUK KE GROUP NON 
MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Muhammad Fahri Hafidz 


Assalamu'alaikum. Saya kini aktif di group kristen. Alhamdulilah mereka menerima saya. tetapi 
apa hukumnya masuk ke grup khusus kristen? 


JAWABAN : 


Khodim Piss-ktb II 
11-10 8 sih mi | Mel sap mai 
oa IS OY ata ppt Ing «Alor Y OYyng oi Lal, OS Of: Unud Mor DU art ASM Ula sah OS Of del, 
Aina! OSK WS ga Liga iiaa OT Jantan 4 AS LSI Lily AS ASI Kyai 4 aa OI Gd Lhn OS MU Jas. 
OSIS oral Ou Segi yag 1 SW memily dia p yak ab M3 0 ASI Kan lia 3 Akal 2 dal 1 UpsiUy 
Ie Ji aa Of die gua Rama oa yh 4 RL Koamaag Lah Bil y 6S MUSI «Royal eh OS sa JUS 3YI ya of 
LYI 98 er WS 4 dak Lily Aria Olutal Ijo A8 gak! lil YUI OY da Gin AT VI AS KY 
“Ketahuilah bahwa orang mukmin menjalin sebuah ikatan dengan orang kafir berkisar pada tiga 

hal : 

1. Pertama, ia rela atas kekufurannya dan menjalin ikatan karena factor tersebut,Hal ini 
dilarang karena kerelaan terhadap kekufuran merupakan bentuk kekufuran tersendiri. 

2. Kedua, interaksi social yang baik dalam kehidupan di dunia sebatas dlahirnya saja. 

3. Ketiga, tolong-menolong yang disebabkan jalinan kekerabatan atau karena kesenangan, 
disertai sebuah keyakinan bahwa agama kekafirannya adalah agama yang tidak benar. Hal 
tersebut tidak menjerumuskan seorang mukmin pada kekafiran, tetapi ia tidak 
diperbolehkan (menjalin ikatan di atas). Sebab jalinan yang semacam ini (nomer 3) 
terkadang memberi pengaruh untuk memuluskan jalan kekafiran dan kerelaan terhadapnya. 
Dan factor inilah yang dapat mengeluarkannya dari Islam. 

La li Ia Bat gd An magigat SAT Gil) kel ya AI ce DI J3 pele Aa In SA Up Sa US P3 3 
PA had an) 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/363971230292358/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1170 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1259. KAPAN DATANGNYA HARI KIAMAT 


PERTANYAAN : 

Risky Imam 

Assalamu Alaikum... BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM.... KAPAN KIYAMAT...????? 
JAWABAN : 

2 Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam. Yang diketahui hanya tanda-tanda kedatangan kiamat saja. Sedangkan waktu 
pastinya tidak bisa diketahui. Rasulullah saja ketika ditanya demikian menjawab: Pengetahuan 
mengenai kiamat hanya di sisi Tuhanku. 


ah Uh SAE US, AYU 9 AE Ya Ji WP Vgalong U yo Kie Lele Las J3 Lala DU ALI ye aja 
Dpaba dya BT ST, dh Kn Yale UI 3 Us in Mb il" 

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang kiamat: Bilakah terjadinya? Katakanlah: 
Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada sisi Tuhanku: tidak seorangpun yang 
dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi 
makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan 
tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) seakan-akan kamu benar-benar 


mengetahuinya. Katakanlah: Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi 
Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (AS. Al-A'raf ayat 187) 


2 Mbah Brewok Samber Nyowo 


Wa alaikum salam, selama di dunia ini masih ada yang menyebut nama ALLOH, maka kiamat 
tidak akan terjadi 


LAT — jin 5 Olga op KAI Lily JUKI eelaa 3 Olis 3 GELI Gbu op KAL 3 Ma gia yi AAL Uye 
ALI A33 Y JB pala y Ale AI lo AI Ol MIL ya IST P Bls eU Li Hala op SUN US Olis U3 gag jdi Ibuu up 
TJ yP Eli Ui AN ep AAS oa AS Li — 448 ol 021 Urat og FA olgy ol BII PNS JW Y 
Ob Ab AI Jia dl de del pp Y palsy dala AI lan AA Jyy JB JB LIL yr oat 9 Bb SU ye ABI up yana 
IE AA 2 GOL GAJI Al at WI YE ras gal El ad em j1 AAS Uya — 449 Ol adl ye ey) 
SBI 2 Je Y pe RELI ppi Y JB ea 3 le AI Co adl ye 
Lal iman libni mandah juz 1 hal.533 |. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/362978653724949/ 
1270. TIDAK NURUT DENGAN ORANG TUA, APAKAH DI 
SEBUT ANAK DURHAKA 


PERTANYAAN : 
Nurligi Paula 


Assalamu'alaikum..Mohon pencerahannya..Apakah seorang anak bsa di katakan durhaka bila 
tidak menuruti permintaan ayahnya, sedangkan ayah tersebut tidak pernah melaksanakan 
kewajibannya sebagai seeorang ayah ???? Makasih sbelumnya  ! 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (aan ) 171 


2 Khoiril Anam 


Wa'alaikum salam....sikap lalainya seorang ayah sebagai seorang ayah tidak bisa menggurkan 
kwajiban seorang anak berbakti kepada orang tua.... 


2? Yupiter Jet 


Anak tetap WAJIB mentaati orang tua selama orang tua tidak menyuruh syirik atau 

mashiyat.dalam hal mu'asyaroh dunyawiyyah, anak tetap harus memandang ortu bahwa mereka 
adalah sosok yang wajib dihormati. 

PRA 2 Ina SI Ba BAN GH Lg) agak? DB le Ul al yg Bas Ol Je Dial Ol, 

AS. Lugman:15 


dan apabila keduanya memaksamu untuk memusyrikanku dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahuinya, maka janganlah kamu turuti keduanya. dan PERGAULILAH keduanya di dunia 
(dalam urusan dunia) dengan baik... 


of de Ab 9 Ilally Hi OP la ey CHE Ta G3 dloth IeL5 YG Sg alk ASI Ag Pagal Rely 
Olga! jl, oya dg Sya Lah Lagalai Yg eLagin WUS J3 V3 Se Lab Ai das Y Wang Woles G dl Mts. 
deal NS 3 dog (Ny JUL Laga) ea Ob Bg Alb ALS Klan Lia 3 oa BT Eh, Klo 3 
Ungkama LOLA 3 AI Yg tekad Oa Using Jasa Eh UAN 3 SUS pl La clan PLS) ea UJI S3, 
Oa SAI GO kan ES US mag UAS OP AAS da Lagajlerty CELL) de WI Uut Sajet elasan Kara IP tah 
Au. 
GP D3 Yg ISU VI Kelok ca Ola Gl ag Aa gag 2 OT US CP Gl ur aw Ol G OWYI OLS Jp 
A3 goa Y lekas OT Ly EMS JUL Lal #OLAYI G Ana KT Tb Uang) OT ad Jl ray Cd daan pal IL 
2» 
Be AI AN gap Telb OY gelak ASI 3 OA Y B3 Ob AI SP ta AI de ORI edar 
aloe GUSI Spb 3 SULAM ding cal Sela D5 3 eymoutang OLALN G Lagielb pjg cias a d I 3 NY, 
GNI Alah gam VW 04E Lake SIM Bp Il 3 M3 CleYI OKI ga IL 3 PI. 
| tafsir al-wasith 3/2024 |. 

2 Hakam Ahmed ElChudrie 


Sering kita dengar istilah ANAK DURHAKA.. tetapi kita jarang mendengar istilah ORANGTUA 
DURHAKA.. Di antara dikatakan ortu durhaka bila ortu tidak mendidik anaknya dengan baik dalam 
hal agama, tidak memberi teladan baik kepada anak dan memberikan nafkah dari harta haram.. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/367507553272059/ 
1276. HUKUM RUWATAN 


PERTANYAAN : 
Lya Gie 
Assalamu'alaikum...Apakah Islam mengenal istilah RUWATAN (ritual untuk membuang sial)? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1172 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Semoga dapat masukan. Urgent! Tks. 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Haram bahkan bisa menyebabkan kufur, karena mengandung tawassul dengan 
arwah syaithoniyyah . 
Jb AI D3 ya ee Oa Alina AI AI yeua LS nyaa lo OB dy Omg AI Oma Sella gl Jae (SI Aam) 
CAS MUAL ane Uy9 yA 3 ABI JLN ALI ya Abi Of diset ea Alay s3 3 IL AIA Jani OS Oly LAS 
long Alas OS Ola yo ji 
“Menjadikan perantara antara hamba dan Tuhannya, bila pelaksanaannya seperti saat ia berdoa/ 
memohon pada Allah akan terkabulnya keinginannya dan menyakini bahwa yang merealisasikan 
masalahnya juga perantara tersebut maka ia kufur karenanya, sedang bila ia menjadikan 
perantara pada Allah untuk memenuhi kebutuhannya dengan meyakini yang memberi manfaat 
serta musibah hanya Allah maka ia tidak kufur hanya saja perbuatannya tergolong jelek.”. 
(Bughyah al-Mustargyidiin hal 249 |. 
Ps Znodel "89 Ina (23 Sad! CS Sola evi e) 3g) RAN) an LD yaml gl FIM, Gi Cola VI Fei “3 3) 
— OI Fat Ja yag Ralat Bole uyag R0 Pell yaYI oa MIS J3 
“Sedangkan meletakkan makanan dan aneka kembang dijalan raya, sawah-sawah, rumah-rumah 
untuk ruh orang yang telah meninggal dihari-hari tertentu yang dibiasakan seperti hari raya, hari 
jumah dan selainnya kesemuanya tergolong perilaku yang diharamkan, kebiasaan orang-orang 
jahiliyyah dan perilaku orang-orang ahli syirik.”. | Siraaj al-'Aarifiin hal 57 |. 
AI oya Lgalig LS. Ugal) HD jidlly bd pemudi gl UtUlao2 jl Lag gl Alah SIN 3y53 ato oya US Lol (de Igksily 
@ yag Jltialy demi yo slis 3 AE Jilat YI 3 Yg —J6 Ol II SI Ai das yag LAS Ah WS Aj pl, AH, 
3 Ag AI aa eat LA, 
“Ulama sepakat bahwa perbuatan sejenis menyeru pada planet-planet, berkomunikasi, sujud, 
ibadah padanya dengan hal-hal yang layak dengannya seperti aneka pakaian, cincin, bintang- 
bintang maka termasuk perbuatan kufur dan tergolong paling agungnya perbuatan kotor...Dan 
tidak boleh meminta pertolongan pada jin untuk memenuhi keinginannya, menjalani perintah- 
perintahnya, mempercayai berita yang mereka bawa dari alam ghaib dan lain sebagainya.”. 
| Ittihaaf as-Saadah al-Muttagiin 11/286 |. 
AN EN IN UUS) Cb dahak Il PA er lh HN WI pad UU 
Al ol JR LA mal ai ad Us das bl B3 Sa Op) Ody Jl Ah ola oil aah el (UWAL Ed) 
(CP ama PIP) 2 YAN ALS OY ISI demnd WjLoy LS AI Ajiy de bl ab HAN AK Ily dilonga 
Jis garda Lag ALS LAS Gym Bold Kajal Ana Ol Ja Ria Ainad Wloy S3 pi EYE anak mas jl si 
DI Is Sby jl olelu sal 
“Faedah, barangsiapa menyembelih karena mendekatkan diri pada Allah untuk menolak gangguan 
jin maka tidak haram, bila penyembelihan karena murni menolak gangguan jin maka haram. 


(Keterangan barangsiapa menyembelih) baik unta atau lainnya dengan tujuan mendekatkan diri 
pada Allah karena ingin menolak gangguan jin, karena Allah lah yang maha mencukupi dengan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1173) 173 


mendekatkan diri padanya lewat cara menyembelih binatang dia berharap gangguan jin dapat 
terhilangkan.(keterangan bila penyembelihan karena murni menolak gangguan jin) artinya 
penyembelihannya bertujuan menolak gangguan jin bukan mendekatkan diri pada Allah maka 
haram sembelihannya dan sembelihannya dihukumi bangkai bahkan bila tujuannya mendekatkan 
diri dan ibadah pada jin maka ia kufur seperti keterangan yang telah lewat dalam masalah 
menyembelih saat bertemu pemimpin atau atau ziarah semacam wali”. | Faanah at-Thoolibiin 
11349 |. 


2 yas Ide Ida yag yag Golbh ojikk Ol Cat Jason Al alah OUasAII On ya AYI Ae La Ll JII yag 
AI! OLI eny Re BAB Ida 3 APEL Terloe ella al el elor jl Spa al pm ad one yA lai) 
| Siraaj at-Thoolibiin 1/110 |. 
AI AK Rep olnay Ki (S2 BA Ball Sm NUN OB P1 2 ay — gara Sale Aa CppA jinak! Aa 
JI aa rakeak! Uya Alontual Uya celUlaala und 3 BNLAII Ale HAL Lah Ag ekor LS. ea ji 3 Halal Ulas oya yag CA yg 
Ll NYI OS OT LL Ling LA EL Gg —N SMS ya dia Syi JII Go Gonta Conla SAK SK AE pa 
(SA bal tel WS dalan aka Dypela oya Lead SB enlagia Oak VI Ai Lah Tana PA Lala (ab ppi ory 
Oka aki aka SA AN PAN Bt oya ana BOS jy CAlontana ji ya Abs Sally Ball 
(| Bughyah al-Mustarsyidiin Li as-Sayyid Ba “alawy al-Hadhramy 11/68 |. 

2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam wr.wb. Islam tidak mengenal istilah ruwatan karena ruwatan identik dengan 
kepercayaan pada hari-hari sial..Tidak ada hari pembawa sial karena dalam islam semua hari 
adalah sama.. 


Coral (SAW gaya Y gg! Aitas yepa SUS OI 9 d2058 Uta 9 Alah La Andini 9 da0 PL SNI lor only Lag mol 32 Ily ya 
Any GS Ia OP LayA 4 Ab pik! GI ya Jia Lay OS Ao IP) Ogan Y oa eU 3 HA de AS yA 
EMIS ya pekonali J Jkel Y DAS Jek 

GI al) 

"Barang siapa yang bertanya tentang hari sial dan sesudahnya untuk mendatangkan kehormatan 
dan memilih apa yang harus dikerjakan serta menjelaskan keburukannya,semua itu merupakan 


kebiasaan orang yahudi dan bukan petunjuk orang islam yang bertawakal pada penciptanya yang 
senantiasa tidak pernah menghitung thd Tuhannya serta bertawakal... 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/369208276435320/ 
1292. ORANG MATI DAPAT MENDENGAR DO'A KITA 


PERTANYAAN : 

Whandy Bara 

Apakah orag mati dapat mendengar doa kita ? mohon jwbnx 
JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 


Dari penjelasan di dalam kitab Tafsir Ahkam, Imam Al Gurtubi menguraikan bahwa ayat "Fainnaka 
laa tusmi'ul mautaa..." (maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aza ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orangyang mati itu dapat mendengar...." adalah berkaitan dengan peristiwa pertanyaan sahabat 
Umar bin Khattab saat Rasulullah saw memanggil tiga orang pemimpin kafir @urays dalam perang 
Badar yang telah meninggal bebarapa hari. Saat itu Rasulullah saw ditanyaoleh Umar bin Khattab 
ra: 


YAI) tia lal La dag gemdi GAY 1 JW Hj maa Y Sih Jie O yen Jay SIB Aa AN AI Sya 
Lg Ol O giaan 


Ya Rasulullah, apakah engkaumemanggil-manggil mereka yang telah meninggal tiga hari bisa 
mendengarkan panggilanmu. Bukankah Allah SWT telah berfirman dalam al guran: Innaka laa 
tusmi'ul mauta ? 


Lalu dijawab oleh Rasulullah saw: "Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah 
engkau sanggup mendengar mereka, mereka lebih mendengar daripada kamu hanya saja mereka 
tidakmampu menjawab." (HR. Muslim dari Imam Anas ra) 


Menurut hadits Shohihaini(Bukhari Muslim) Dari sanad yang berbeda-beda, Rasulullah saw 
pernah berbicara kepada orang-orang kafir yang gugur dalam perang badar saat mereka dibuang 
disumur Auleb kemudian Rasulullah saw berdiri dan memanggil nama-nama mereka (ya fulan bin 
fulan 2x) "Apakah engkau telah mendapatkan janji dari Tuhanmudengan benar, sedangkan saya 
telah mendapatkan janji yang benar pula dari Tuhanku." 


Dalam penjelasan kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dipanggil oleh Rasulullah saw ituadalah: 
Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah. Ketiganya itu adalah tokoh 
kafir Auraisy. 


Haditstersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Dalam riwayat lain 
menyebutkan bahwa orang yang mati apabila sudah dikuburkan dan orang yang menguburkan itu 
kembali pulang, maka dia (ahli kubur) itu mampu mendengar gesekan suara sendal. 


ziarah Menurut Imam Al@urtubi, orang yang sudah meninggal itu bukan berarti mereka tidak 
lenyap samasekali juga tidak pula rusak hubungan dengan orang yang masih hidup. Tetapiyang 
meninggal itu hanya terputus hubungan antara ruh dan badan dan hanya berpindah dari alam 
dunia ke alam kubur. (Tafsir ahkam Juz 7: hal 326). 


» Ilman Nafi'an 


Diriwayatkan ibnu abdil bar :orang-orang yang telah meninggal mereka tahu siapa yang datang 
(ziyaroh) kepadanya dan mreka mendngar undangan mereka yang ziarah dan mreka menjawab 
salam mreka.dr abu hurairoh,nabi bersabda:ktk seseorg mlwati suatu guburan yang ia kenal 
kmudian mengucapkan salam maka ahli gubur itu menjwb salamya dan mengetahui orang itu.dan 
ketka ia mlewati kburan yang tidak ia kenal kmdian mengucapkan salam kepada ahli gubur maka 
ahli gubur itu menjawab salamya. 


Diriwayatkan dari abu hurairoh : abu rozin brkata,ya rosulallah sesungguhya aku brjalan trhadap 
mereka yang telah meninggal,apakah aku mengucpkan sesuatu kpada merka ketika aku lewat? 
nabi SAW brsabda: katakanlah "as salamu alaikum ya ahlal guburi minal muslimiin wal mu'miniin 
antum lana salafun wa nahnu lakum tabba'un wa innaa in sya'a allahu bikum lahikuuna".kmudian 
abu rozin brkata:ya rosulallah,apakah mreka mendgar? nabi SAW brsbda : mreka mendgar tetapi 
mreka tidak kuasa untuk menjwabnya. 


Hadis "yasma'uuna wa lakin la yastathiuuna an yujiibuu" mereka yang mengucapkan salam 
kepadanya mendengar jika tidak maka mreka menjawab tetapi kalian tidak mendgar jawaban 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4175) 175 


salam mrka(mautaa). | ahwalul mauta 5-6 |. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/370413902981424/ 
1327. KHILAFIYYAH MENGENAI NABI MUHAMMAD 
MELIHAT ALLAH SWT 


PERTANYAAN : 
Aan Farhan 


Assalamu'alaikum, mohon dijelaskan. ini bukan test atau nyoba. Dalam lu'lu wal marjan di hadits 
no 111 dikatakan bahwa siti aisyah berkata, ini cm salah 1 aja. "man haddatsaka anna 
muhammad roa robbahu fagod kadzzaba." 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Memang terdapat perbedaan pendapat mengenai "melihatnya baginda Nabi 
Muhammad pada Allah Taala" dan Aisyah termasuk yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW 
tidak dapat melihat Tuhannya 
SI and Tee IIA dad SAN Kol NE as at 3 Cus lo aa aa NA de tea was 
AI Ihe Aa Sp Kol La isi Hindu Ug AYI) caikony Ab Ja GAN WS digag CET) La kang dal AI oho ha2 
(3 JUS cely SAI 3 Iya ci) Lah SAI DAS La raj SESI dd JI) aa Uas tebak Ja Sl SI lag Ade: 
WA Cat yi HAL pel CAS Uj Jilallaks U pel alalauS 3 Jatlerl U pel Ailey d prana cal Ja gag Clan slh 
Di CP BE yo LAB aj ya ada Ula (kai Il ot Saad Ui (ERA yi pekan Un (Ola Gp HAL Ga ea pl 
5 Iyikene Jong jl ya 0gp Je (Ly br Bilatu dd Jaye el JB "EL La lgi mi U" JB das ye 
or Allan Uye jalak oa Jane) Uye. alat Gal Jah yag cool gia OT, oo F3 C3 0 mag Jaa Hetal JUS LG gan 
Who (BII Aa gal Win (La yi pekat iko (Olahan yi KAL yi pad ih Udan SO AE ga oi AAS Uye that 
Tidur al ea MT La lgi DAS Le" alas al PRE Al 3 AL OS JSI ae 
Soo (Bp dy MS EL) NJE KRa Key oya al Jah y07 114 inag OT) dil Jl Rela Ka. (2) Ur ol ja 
BJL elang ale AI Alan las dilan y PISUL Gaya (dibantah (dilaut AO) 1JU Gaes gl op ae (hp 


(ly) Se ce By ya sandi — amil 3 Selly 158 /1 11747 13 El Iyan S3 DL OEYI GB la Al 
610 / 8 di) Lo okc JS 3). 

(2 176) 13x (000xs ip ST, aa ,) Jong j2 AL Jah Gsra DL OLI O ham erat 

(By Angpao OAT NT 2 AI AI 3 deal ola "leh Aly jas AS" dy 251 | dip jl 3 3 

(db 481 27 Sl aa. 

“Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.” (AS. 53:11). Para Ulama berselisih 
pendapat tentang yang telah dilihat oleh Nabi Muhammad, Sebagian Ulama menyatakan “Beliau 
melihat Jibril As.”, dan pendapat ini adalah pernyataan Ibn Mas'ud dan “Aisyah ra.Diriwayatkan 


dari Abdillah Bin Mas'ud ra “Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.” (AS. 53:11) 
Beliau melihat Jibril As. Dengan 600 sayap” (HR. Bukhari-Muslim) 


Sebagian Ulama lain menyatakan bahwa yang dilihat oleh Baginda Nabi adalah Allah SWT, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1176 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kemudian cara melihat nabi Muhammad pada Allah juga terdapat perbedaan pendapat diantara 
Ulama : 


1. Penglihatan beliau diletakkan pada hatinya, kemudian dengan mata hatinya beliau melihat 
Allah, Ini pendapat Ibn Abbas ra. 
“Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.” (AS. 53:11). “Dan sesungguhnya 
Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain” (AS. 53:13). Ibn Abbas berkata “Beliau 
melihat Allah dengan mata hatinya dua kali” (HR. Muslim) 


2. Pendapat lainnya menyatakan bahwa beliau melihat Allah dengan kedua mata kepalanya, 
ini adalah pendapat sahabat Anas Bin malik , Hasan al-Bashri dan Ikrimah ra. “ Sesungguhnya 
Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasihNya, memilih Musa dengan firmanNya dan memilih 
Muhammad SAW dengan dapat melihatNya” (HR. At-Thobry). | Tafsiir al-Baghowy X1/407 |. 


OP Mb Gal op aah PSI Vila gp Kian 4855 Lokah) pekan ae AA lap GI Tai) 3 Tale eydon LL 
Ah La ja AI SA pl Ale ujan Daan cl) Ja aa La AI gr Ka ol JU Gaya 2 pe 
SM po Mi Be ba dn Ji SAT UR ya AA in 5 oa | 


A0. 3d -— AG. 0-2. 2... 5. 0. 0g S9. DG IG Ie Ie R0... ay 3 90 3D nh. 0g 


tab Ha 13 (tan #0 oa Yy Anya of ja € OS Lagi al Sal 25 ha Bi alas 
ban Irta ul NAN aa Oi yag Gb CE Da ii CP Si is Bak gu 
AAA yet Ba gaga Ga JAMUR Wa tel ya Tyo HIS ale Jr eh SI, 2 Ga ap OI) Jt 
ba UAS Sail AI AJE gril ye AE Gap ya AG Cl Gado SMA ly 3 "Gam Get id ega 
JIKA MANIS An) pad AI Of AS JL Kel ia UI alat yah JA CJLAA Ayla Goa AS MI ea ye las bm 
Iby AS SP ton day lh IMA Ol Ig pel yag Ui Tone al Jis Mang la ya Bj JI As any Ueda ll Gila G3 
OA BAL ST LAYAK ya AS AL Gan ya Ot HIS Ah) ea Al Ol, 

Diriwayatkan dari “Aamir dari Masruug, Masrug bertanya kepada Aisyah r.a: “Wahai ibunda, 
apakah Muhammad SAW telah Melihat Tuhannya?"Aisyah menjawab: “Rambutku menjadi kering 


karena ucapanmu itu. Kamu termasuk yang mana di antara ketiga orang yang berbohong? Yaitu 
barang siapa mengatakan bahwa Muhammad telah Melihat Tuhannya maka dia berbohong.” 


Kemudian Aisyah membacakan ayat, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia 
dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Maha halus lagi Maha Mengetahui.(As.AI 
An'am:103).Dan ayat, Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata 
dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir. 


(As. Asy-Syura:15) : “ Dan barang siapa mengatakan bahwa Muhammad mengetahui kejadian 
esok hari maka dia berbohong.” Kemudian Aisyah membacakan ayat “Dan tiada seorang pun 
yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. “ (AS. 31:34) 


“Dan barang siapa mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan (apa yang didapat dari 
Tuhannya) maka dia berbohong.” Kemudian Aisyah membacakan ayat “Hai Rasul, sampaikanlah 
apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu.” (AS. 5:67).Hanya saja beliau melihat Malaikat 
Jibril dua kali” 


Namun Ibn Abbas berpendapat lain, bahwa pengertian ayat yang terdapat pada firman Allah (AS. 
53:11) dan (AS. 53:13) bahwa yang dilihat oleh Nabi adalah Allah tidak sebagaimana penafsiran 
'Aisyah diatas sehingga suatu saat saat Ibn Abbas bertemu Ka'b beliau berkata “Kami adalah 
keturunan Bani Hasyim, sesungguhnya Muhammad SAW melihat Tuhannya dua kali” Kemudian 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4177) 177 


Ka'b bertakbir dan berkata “Sesungguhnya Allah telah membagi penglihatan dan firmanNya antara 
Musa dan Muhammad, Allah firmani Musa dua kali dan Allah perlihatkan (diriNya) pada 
Muhammad dua kali”. | Fath al-Baari VII1/606 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 

Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/375240839165397/ 

1329. ARTI GELAR AL-MASIIH PADA NABI ISA AS. DAN 
DAJJAAL 


PERTANYAAN : 
Imtiyaz Girani 
Assalamu 'alaikum. Aku mo tanya apa bedanya isa al masih dan al masihud dajjal ? syukron... 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alikumsalam. ARTI GELAR AL-MASIIH PADA NABI ISA AS. DAN DAJJAAL 
SY Gea et UP JB hara 0S apr al CA dek! mara 1 JB RL 0 El Gl or la sa mAh 
maan ol sa LS Tak ee billy bei DS Cat Ol il GAN AS EL La ot CI Sl ama 
Duta ah 


Ibn Jariir, Ion Mundzir dan Abu Haatim “Arti al-Masih (gelar nabi Isa As) adalah orang yang sangat 
jujur”.Ibn Jariir dari Sa'id “Isa digelari al-Masih karena ia diusap dengan keberkahan atau karena 
setiap usapannya mengandung keberkahan (setiap penyakit yang beliau usap, sembuh).Yahya 
Bin Abdur rahman ats-Tsagafy “Nabi isa adalah adalah petualang, ia memasuki sore hari disatu 
tempat dan saat pagi hari ditempat lainnya karenanya ia digelari al-Masih atau karena beliau tidak 
beristri hingga terangkat kelangit”. | Ad-Durr al-Mantsuur 11/198 |. 


AGAR 6 pa Tama DS ASI gamma Ain pl? Gl INI ja gama MI 4 Jaa at Jani 3 Udit 
OS Ye ed SI 1 mati 4 gia AI manh OS Y 4 JOM Gas yh 0 Una ya Alih Ja por Arwana Jl 
PAI Balas SY ah ca Salah yank Ala lbr Gerua! Lely. 3081 pakl O KB £ IKA Gea Yg PN 3 asas 
Cai Jaa mad OP Jd MUA 0 Ad Tea IleraIy 4 IL Tamat Cgmag Ol Jae y Aga IA VI « Lgpuund. 


“Al-Masiih adalah (mengikuti wazan) fa'iilun dengan makna maf'uulun (obyek), karena beliau 
disucikan dari segala jenis kotoran atau karena beliau diusap dengan keberkahan, atau telapak 
kakinya terusap (tiada bagian lekuk dari telapak kaki baginya), atau karena Malaikat Jibril telah 
mengusap beliau dengan sayapnya dari godaan syetan.Al-Masiih mengikuti wazan fa'iilun juga 
dapat memakai makna Faa'ilun (pelaku), karena beliau mengusap orang-orang yang sakit 
kemudian menjadi sembuh, atau karena beliau mengusap orang buta kemudian dapat melihat, 
atau karena beliau penjelajah yang tidak menetap disatu tempat, dengan demikian mim pada al- 
masiih adalah tambahan. Sedang al-Masiih pada DAJJAAL karena ia terhpus salah satu dari 
kedua matanya, atau karena ia mampu menjelajahi semua daerah kecuali makkah dan madinah. 


Kesimpulannya, bahwa al-masiih pada gelar nabi Isa As berkonotasi pada arti kebaikan sedang 
pada Dajjal pada kejelekan, karenanya dikatakan “Al-Masiih memerangi al-Masiih”. | Al-Bahr al- 
Madiid 1/424 |. 


? Al-alanaem Alghozli 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1173 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dihapus salah satu matanya maksudya gmana? 
? Masaji Antoro 
Maksudnya : 
AS one US en Sae at MY 

Karena ia terhapus salah satu dari kedua matanya, matatanya bundaran yang menonjol. | Al-kasyf 
wal Bayaan 111/68 |. 

Al Gn NA Kan tas OS AI ai el ITA" Taaa (p Laa) 
“Sesungguh Dajjal buta mata yang kanan mata seperti anggur yang menonjol.” IHR. Bukhori- 
MuslimJ. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/371225136233634/ 
1352. ETIKA TINGGAL SERUMAH DENGAN KELUARGA 
NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Sandono Bin Coprozz 


Assalamu'alaikum,poro yai,asatidz,dulur piss semua,mhon pncerahanya...Bagaimana sikap/etika 
kita bila tinggal serumah,dan braktifitas brsama kluarga non muslim...maturnembahnuwun... 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Diperbolehkan bergaul dan interaksi sosial dengan baik dan elegan (al- 
mu'asyarah al-jamilah) dengan mereka di dunia. 


oa IS OY atap yi Ing «Al ON yag oi Tas, OS Of: Uu Ar DU art BISU Ula sak OS Of del, 
Kisa OA Ay aa Unja Uaia OT Jepara 6 JAS HASIL Lg AS ASI tnya adl S3 Gd Lya2n OS EMS Jas 
AINI orak Cr ana gaNS yag 2 LI pomilly . din pp pb VSg 0 AU Kemah HA G Wadi 3 Alek 3 Lesu, 
Iikgd JI dead Of Dizel aoa Real! Kemang gl 4 LAI Kemang Lah 3 dy «BAE € Riyadi y meal OS Gea. JUSI 3YI ya ot 
OLYI 98 er WS 4 dada Lily Aria bb Olnmutal jo AS gak! lil YUI OY da Gain AT VI AS KY 
“Ketahuilah bahwa orang Muslim mencintai non-Muslim (kafir) melihat tiga situasi dan sikap : 


1. Tidak boleh jika rida akan ke-kafir-an dan bahkan mencintai orang kafir lantaran 
kekafirannya. Hal ini dilarang. Sebab rida akan kekafiran adalah kafir. 


2. Pergaulan dan interaksi sosial dengan baik dan elegan (al-mu'asyarah al-jamilah) di dunia. 
Dan hal ini boleh atau tidak dilarang. 


3. Menolong orang kafir, entah dengan sebab ada tali persaudaraan (kerabat) atau dengan 
sebab simpati (cinta), dan serta tetap meyakini bahwa agamanya adalah tidak benar..” 


| as-Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi, Murah Labidz yang dikenal dengan nama Tafsir an- 
Nawawi I/ 94 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/380328461989968/ 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4179) 179 


1355. WALIMAH AL-HAML (MITONI, NELONI) 


PERTANYAAN : 
Muhammad Salman Al-farisi 


assalamualaikm ,,,maaf sblum nya,ana btuh pnjlasan tntang kalau istilah di kampung sring di 
adakan walimah tujuh bulanan/empat bulanan sya mau tau tntang gaol ulama yang mnganjurkan 
ni ,, 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 
Deskripsi masalah : 


Sudah menjadi hal yang lumrah, bila kehadiran buah hati adalah sesuatu yang sangat diharapkan 
oleh pasangan suami istri, sehingga ketika sang istri tercinta hamil mereka mengadakan acara- 
acara tertentu demi kebaikan sang buah hati, diantaranya: acara 3 bulanan (neloni: Jawa) 4 
bulanan (ngupati:Jawa) dan 7 bulanan (mitoni: Jawa). PP. LANGITAN Tuban. 


Pertanyaan : 
a. Adakah dasar dalam syariat tentang hal-hal di atas (acara neloni,ngupati dan mitoni)? 
Jawaban : 


a. Secara khusus tidak ditemukan dasar dalam syariat. Hanya saja, dalam fikih disampaikan 
bahwa apabila dalam kegiatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang agama bahkan 
merupakan kebajikan seperti sodagoh, giro'atul gur'an dan sholawat kepada Nabi serta tidak 
meyakini bahwa penentuan waktu itu adalah sunnah, maka hukumnya diperbolehkan. 
REFERENSI : 

- Gurrotul 'Ain hal. 158 

- Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 525 

- Fatawy al Fighiyyah al Kubro juz 2 hal. 7 

- 'anah al Thalibin juz 3 hal. 414 

- Bughyah al Mustarsyidin hal. 74 


| Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA di PP. 
Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H. |. 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Walimah al-Hamli bukan tergolong walimah yang disyariatkan dalam Islam, 
selagi dalam pelaksanaannya tidak disertai hal-hal yang tercela maka tidak menjadi BID'AH yang 
@ABIIH (tercela). 


BN oya Tema Ijah D 35 AN Jab aglg Ol Ce pall Gg Aly gl LL... JI Ray SG IL laa 
kawal Dobel Lesung Uk Rona Ah USU J8 Asah ge begN 
PERTANYAAN : Bagaimana pendapat tuan tentang Walimah al-Haml ? 


JAWABAN : Semoga Allah selalu memberikan taufig pada kebenaran, sesungguhnya walimah al- 
hamil yang ditanyakan dalam soal diatas tidak tergolong walimah-walimah yang diperlakukan oleh 
syariat Islam, walimah tersebut termasuk bidah dan bahkan bisa menjadi bid'ah yang jelek bila 
disertai dengan adat-adat yang tercela. | @urrah al-'Aiin Bi Fataawa as-Syaikh Ismail az-Zain Hal. 
1821. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1180 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pn 2. -... -.... -... -. Le 2900 BA 020 3- AN, @ 3. 09 419 3 - 8 9 -.. 

PA gg lo gd Ole al Galii af JULI de 3320 JS Cap Kadi Sai Al Lag "1 AI tam « iladl JU 

Leale ada Lada! li « Jr) Lal 

Imam as-Syafi'i berkata “Walimah yang dikenal (dalam islam) adalah walimah “Urs dan setiap 
jamuan yang diadakan atas dasar mendapatkan sesuatu, persalinan, khitanan atau kebahagiaan 


yang baru diperoleh kemudian jamuan tersebut dijadikan undangan maka nama walimah layak 
disematkan padanya”. | Al-Haawy fii Figh as-Syaafi'i 1X/555 J. 
ISTILAH-ISTILAH WALIMAH YANG DIKENAL DALAM ISLAM 
kasi Alah guild) B2 Il lala el Jeda ye Gali ya LAI Aan, Asin BY Seal) oliel Old 3 owl Jua) 
dg a Gonaa YG Tora Ul ami 3 Kemal) Ten U9 855 9 eladl Ola 
Jamuan khitanan disebut “ IDZAAR ”, Jamuan kelahiran disebut “ AGI@AH “, jamuan 
terselamatkannya wanita dari jatuhnya talak disebut “ KHARS “ namun pendapat lain menyatakan 
khars adalah jamuan untuk kelahiran anak, Jamuan sampainya seseorang dari bepergian disebut “ 
NAGPAH “, Jamuan seusai membangun rumah disebut “ WAKIIRAH “ jamuan selamat dari 
bencana disebut “ WADHIMAH “, dan jamuan yang diadakan tanpa alasan disebut “ MA'DABAH “. 
(| Raudhah at-Thoolibiin 11/64 J. 
ta. 2 220, ug MIN ag PA dh s3 pas SEP pg PA dh 2 em MUI, 
Ai Ra) A3 ca S5: Aa JB. Ja sb dk AAN 2 SI Lady. otadl Is ARI PI Jie 
an UI: bea Ju (da ah Ai AD SU hn bang « aja ee El ta) "3 2 Lala S3 Jie, 
Jie Kaka 2 AN an Lu Das op . ca LI sat Lady adha ken Dadi 2 aa Ig 
Se ega Ui oa 
Macam Walimah yang dikenal dalam Islam ada enam : 
» Walimah “Urs : Walimah yang diadakan atas dasar pertemuan dua insan dalam membentuk 
rumah tangga 
» Walimah Khurs : Walimah yang diadakan atas dasar lahirnya seorang anak 
» Walimah I'dzaar : Walimah yang diadakan atas dasar khitanan 
« Walimah Wakiirah : Walimah yang diadakan atas dasar membangun rumah 
» Walimah Nagii'ah : Walimah yang diadakan atas dasar kedatangan seseorang dari bepergian 
« Walimah Ma'dabah : Walimah yang diadakan atas dasar tanpa sebabBila undangan walimah 
tersebut mencakup semua lapisan masyarakat dinamakan 'JAFLAA', bila hanya sebatas 
kalangan tertentu saja dinamakan “NA@RAA.. | Al-Haawy fii Figh as-Syaafi'i 1X/555 J. Wallaahu 
A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/368036069885874/ 


1368. RUH TERBUAT DARI APA ? 


PERTANYAAN : 

Badru Zaman 

Assalamu'alaikum wr wb. RUH itu terbuat dari apa ? 
JAWABAN : 

2 Sunde Pati 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1181) 


Ruh itu menurut imam malik adalah shuroh yang bentuknya seperti jasad 
dial MLS ya Ulemoad ae 300 3 UU 
(jauharotut tauhid |. 
2 Radhin El-Maujudy 


Ikut jawb ah.. Allah SWT Berfirman, yang artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada 
malaikat, Aku menjadikan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurna kan kejadiannya 
dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. 
(AS. Shaad (38J:71-72). Allah menunjukkan bahwa jasad berasal dari tanah dan ruh dari Tuhan 
semesta alam. (Ihya Ulum Al-Din, 3:58). 
2 Yupiter Jet 
Tambahan... sedikit aja... 
Ba dadi AI ya (SUN ali B3 Jika UG GA Cakil 9 AAN Ag SAI gp TIA JUS aji 3 oa Or sll Yam G3 
SI he YP Oa TIP Ha) yaah 
Ada Ruhun ada Nafsun. Sebagian ulama membedakan:Ruh adalah mesin hidup (tuk hidup) 
.Nafsun adalah mesin akal (berakal). Ketika Sesorang berada dalam keadaaan tidur itu artinya 
Alloh sedang (telah) mengambil NAFSUN-nya.Adapun ruh diambil alloh, itu terjadi saat proses 
kematian . 
Sa ada ja ya YA 2 LP Jd TI OA Oa Sy Ong ana 
Cell OS alan GAN 2 SI 
Secara lafazh, ruhun dan nafsun itu sema'na, perbedaannya ada pada status : Ruuhun mudzakkar 
dan Nafsun muannats. | Sumber dari : kitab Azzaahir fii ma'aanii kalimaatin naas | 


Va Jamila GAB yag pal dong dd Giaa Nego Aap Jah tata Ja sal Cal pagi Ya Taj Ol el 
Sa ebi kngi Au sat ssi OB pala Jani SI a3 Cak Uu asaa D3 Salad all 
Ka SM PAN Aa Ke pooh Me mao ut ssh at JG melia aa 
Ai Gb dipola ab Ribal plum Cats IN 
1/496x AJI Bai, PAT Gema SSI 
af un Ja King oo Pakan Cas Sold OA ella da All daki Ui) PA ya Aa Su, 
Ih Ia WA BA HA LA JO mah Ka ob KE Ah 
| EN san JIN LABA ia 2 AN 
1/242(ATTO AS Aga ea ad PI Lagi IE og ML og MA PNS id PB AN Ce 
Wallohu a'lam. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/380215688667912/ 
1386. SALIB DALAM ISLAM 


PERTANYAAN : 
ha GI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1182 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu'alaykum. Hukum salib dalam Islam, Mohon dijabarkan hingga penerapannya. Terima 
kasih ... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
amel yah WIB pb) (GP yes globe JL) Ay Wani ya pe RAN Laga Cal AI Uya j3 JUSIL Lol OS LL, 
023 Oy3 S5 Ulet) ph Lilisuta dang yag Ai Sl) 27 JAS yh oa PAN Mag CedIb UU) La) Crakkil cya 
AI lag Y gay kamil AS) pa DE SUS mal Jasany JUS Alis yaa By 2 damah ya Lal pp oya Kn PI yh ASIN 
v3 JUSIL YEL Y GI Ran oya OLS Le Lal AS) dala Kang MS Ale ISI SU Ole Meale AANkey USUL Gel sj 
Lag #OkdI aa ad AI JB) jl IN ya Ja dam H2 NB petang Ui IS AAN RallI Ran oya yA Ja De elo Lake 
DA OS Ce deball Ole di2 ea por OP bil talas Ja BAN leh 3 RI Mail, AYI Gay de Ibas 
(183 : 2 Fila BB 3) 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Diskusi  www.fb.com/groups/piss.ktb/368696869819794/ 
1414. NABI MUHAMMAD SAW MAKHLUK YANG PALING 
UTAMA 


PERTANYAAN : 
Yahya Ibn 


Assalamualaikum, Saya mau tanya, lebih tinggi mana derajat para nabi di banding derajat 
khulafaurrosidin. Mengingat keterangan dlam kitab dagoigul akhbar bahw nur khulafaurrosidin itu 
diciptakan dari nur Nabi Muhammad sebelum nur para nabi diciptakan.. Terimakasih. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


65- HAN —£ ja Ts) - SILYI Ie li Kaif, 
66 Ii 3 IA ag — Iii 3 ak LI, 


6T- I—air 1 —ak JS Ujang — Vyas 3) Iy—Las 0 ya 
“65. Dan paling utamanya makhluk secara muthlak adalah baginda nabi Muhammad SAW. maka 
jauhilah perselisihan pendapat. Cuplikan Syarh : Karena berselisih pendapat pada bahasan yang 
telah disepakati ulama tidak diperkenankan. 
66. Kemudian keutamaan derajat setelah baginda Nabi adalah para nabi-nabi lainnya, dan 
setelahnya para malaikat Allah Ta'ala. Cuplikan Syarh : Sedang keutamaan para nabi sendiri juga 
berbeda-beda, maka setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim As, kemudian Nabi Musa As, 
kemudian Nabi Isa As, kemudian Nabi Nuh As, merekalah yang disebut dengan para ulul azmi. 
67. Yang demikian menurut faham Asya'irah, sedang sebagian golongan (seperti Maturidiyyah) 
mereka lebih merinci derajat keutamaan tersebut dan setiap masing-masing golongan terdapat 
keutamaan secara individu atas golongan masing-masing. 


Cuplikan Syarh :Menurut faham Maturidiyyah bahwa baginda Nabi adalah makhluk paling utama 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1183 ) 183 


kemudian para nabi lainnya lebih utama ketimbang pemimpin-pemimpin para malaikat, pemimpin 
para malaikat seperti Jibril As dan Mikail As lebih utama ketimbang manusia secara keseluruhan 
selain para nabi, seperti para Sahabat nabi, Abu Bakar ra, Umar dll. | Tuhfah al-Murid Hal 77-78 |. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/387002184655929/ 
1416. FENOMENA YA'JUJ DAN MA'JUJ 


PERTANYAAN : 
Figa Ro Figo 


Assalamu'alaikum wr wb.... Wahai sodara/i seiman mohon penjelasan ya'juj dan ma'juj itu apa 
sich..... Matur kesuwun! 1 


JAWABAN : 

2 Sunde Pati 
JBS oa parlas marby BI aah Lily OI dala Hi oa SEL Ng ya eeber pelay Tb Ol Cs padi omdel JU 
Anal sliat Iyalas ) Op Rela gia OS gerlag mal Ae Adi Ga LI ON SP IAI ee UE data or ag 
ale 2 II basal Udin PM cr pal Rias ya Tgl myerlay meh Ol peni JEY SP yaaa All TIENS 
Pai ya AL JL) JAN ia ea Ujang SU sp oya pa Lay mpelay mpe La Il AI Gled OLI Lal Ul, 
BSE Ie BI Gaal IU Elia S3 Ala sja Arak Pay el jprl Aan ge yerlag mapel Ol Lagis Ab by alas sil IU 
A3 SAH Gaik el ya dna db Cegin Sataog Lol) Og jins Bila Alalb oya ea OL Jd GP Jalal Jas Hao Slot 
Oa Aa pi BE 3 ain Siro op pegiat OA yag AS VI Ta) 3 Yg Wong Bp Y adil Ialah SL Holy 
O yamuls serta mapel OSIS J3 MEI O pAL Y ag Sy Ld Ce BAE DN Olady pd Jb 
Bab 3 Val OS LS Ai yak GUI pl dl Ola Ama BI Ong CAP ISI One AAS din ga GP peti adl 
B Ogoyas Lali Al ola Ol Oj jay donadi IS) Oglgday Asi ekor ISI OLI pl di panoakh Ad A3 II A3 Ilang Eka 
Heltwat ya Oya ny JUNI O gp bny Jom OPS) CPI 3 O pemay KAI AS Ugor pab Le gaka SAR OI pall 
Oia Bar) Ala OP yeh Ole a33 WI Ellat Gl ma metal AI Jung A0) DAS gitana Ol de Oyku 
JAN! oa eepalal Obati aldi Ol Calatl JB pi LAS padi 3 mail medakilih |) pala Jl AI Juna ikpr ya UPN 
Uniae Ram DUS O glatah OF 2 NY, 
| Bada'i izzuhur hal 100 |. 

2 Muhamad Nasir 


Sekelompok suku bangsa yang hidup di Asia Tengah,jaman Iskandar Agung sudah ada dan 
dibuatkan Dinding Tembaga .Keberadaannya terkurung dalam suatu tempat dan kelat muncul 
jaman Nabi Isa turun.Mereka membuat kekacauan dimuka bumi dan serumpun dengan orang Tar- 
tar(Mongol). 

Mereka sering membuat kerusakan dimuka bumi.Ada yang beranggapan Jengis Khan -12 M 
masih kerabat dekat dengan mereka yang membuat kerusakan di Asia dengan invasinya ke 
Persia tmsk mengobrak abrik Dinasti Abasyiah ,Eropah Timur ,India,China,Jepang bahkan Pulau 
Jawa. 


Kalau menyimak kitab Badai zuhur mereka Bani Yafits,sedang mereka dekat dengan suku Turki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1184 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan China (keturunan Syam bin Nabi Nuh2Nabi Nuh hanya punya 3 keturunan setelah banjir: 
Yafits,Hafiz dan Sam) 


2 Kang As'ad 
Siapakah Ya'juj dan Ma'juj ?? Penjelasan dari Kitab Badai'uz Zuhur karya al-lmam as-Suyuthi : 
SA op arts aru 3 Pu) Cah Old ale gi P3. CL Ng uya te apel Ana ol S mad! pH Ju 


Imam Hasan al-Bashri mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj asalnya adalah keturunan dari 
Yafets bin Nuh alaihissalam, sedangkan Yafets adalah bapak dari at-Turk dan Ya'juj Ma'juj berasal 
dari at-Turk. 


Anal el Iyalas | Op dolan gia OS gerlag mal IS Al Us WA 13 ON SP IAI se UI daa 3 ag IU 
SP yan adi TI IS, 


Wahab bin Munabbih mengatakan alasan at-Turk disebut dengan turk karena Dzul @ornain ketika 
membangun dinding untuk mengurung Ya'juj Ma'juj ada sebagian kelompok dari golongan mereka 
(Yajuj Ma'juj) yang tidak hadir dan mereka tidak mengetahui tentang dibangunnya dinding, oleh 
karena itu mereka ditinggalkan diluar dinding, lalu disebutlah mereka dengan turk (ditinggalkan). 


AI led pl Aib WAS alert NI JI desah Udin YP Cree pal Rike oya Tibet Ge yerlag Tel Ol rekam JB) 
mag pad il J8 dal Ian salad jang SU el ya mag Cola Hae laa Jas. 


Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj diciptakan dari air mani Adam ketika air 
maninya tertumpah pada waktu Adam diturunkan ke bumi, kemudian bercampurlah air mani 
tersebut dengan debu, lalu Allah Ta'ala menciptakan dari debu yang bercampur mani Adam 
tersebut Ya'juj Ma'juj dan mereka bukan berasal dari Hawa. Sebagian Ulama mengingkari 
pendapat ini dan menyatakan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. 


Alia S3 Amy sja dnuin Pal y ajar Anand yerlag mapel OI Lagis Al ad) alat sal JM 


Sahabat Ibnu Abbas radliyallahu'anhuma mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj terdiri dari 
Sembilan bagian sedangkan keseluruhan alam terdiri dari satu bagian yang telah disebutkan sifat- 
sifat mereka. 


an yag Sab petir Ho y LES Og ping Bila ala oa ad Ol J3 Ca Jali JAS So Iliel ROE de AI Gaul JB 
B Aa Siang 00T peti Ll yag AS VI ag) IV Ung Bp Yel Id GAIL Serby Aet Gaal Jajaka el yan 
BIT OPS Y ag Ng Hi Sr EP BA MY Uladig pb Job ya rah pai HE 


Imam as-Saddy mengatakan bahwasanya Ya'juj Majuj terdiri dari tiga golongan. Golongan 
pertama seperti pohon kurma yang tinggi, sehingga ada yang menyatakan bahwasanya ada 
diantara golongan ini yang tingginya 120 dziro'. Golongan kedua memiliki tubuh yang tinggi dan 
lebarnya sama, mereka memakai salah satu daun telinganya sebagai alas tidur dan daun telinga 
lainnya sebagai selimut, jenis ini tidak pernah meninggalkan seekor buruan ataupun satu makhluk 
yang memiliki ruh, kecuali akan dimakan oleh mereka, jika ada satu yang mati diantara mereka, 
maka yang lain akan memakannya. Golongan ketiga memiliki tubuh yang sangat pendek, 
sebagian mereka ada yang memiliki tubuh yang hanya satu jengkal atau dua jengkal, salah satu 
dari jenis ini tidak mati kecuali telah meninggalkan seribu anak, dan jenis ini tidak dapat 
diperkirakan jumlahnya karena saking banyaknya. 


Gd Opa Ant II Ogainy Ca II mal € UAS Aa Tan GP eetadh Akad O yamruka & perlay Hpeb Ol ENI 3 Jay 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1185) 


IS) Opying Asy elo II Ola AT 3 di pmoukad Rel A3 II lo Jika g ad y Ball 3 Val OS LS Ai ym II dl 
AI OPS JII 3 Ogan PAI AS gr Pd Len yika MAL II pl 3 Oo ya Lali AL ola Ol Op yang dai 
USAI Allah Gal gan etale AO Jung A0) VJ eibana AI de O yekemday malang GA Oya 2g JUKI Oya yag 

CAB LS padi 3 tail y medakilih |) yel Il dl Jan giker ya UPN Uti Saorly Aolu 3 OFyad de p33 

Dalam sebuah khabar dikatakan bahwa Ya'juj Ma'juj mengerat (mengkrikiti-bahasa jawanya-red) 

dinding (yang dibangun Dzul @ornain) dengan mulut-mulut mereka sehingga mereka melihat dari 

celah dinding tersebut sinar matahari tenggelam lalu mereka berkata, “sekarang kita telah 
membuka dinding tersebut”. Mereka lalu mendatangi dinding tersebut pada hari yang kedua, 


mereka menemukan dinding tersebut seperti sedia kala dalam kokoh dan tebalnya, dan inilah 
yang selalu mereka lakukan sampai datangnya hari kiamat. 


Pada akhir zaman kelak yaitu pada hari yang sudah dijanjikan, mereka kembali mengerat dinding 
tersebut lalu mereka berkata: “sekarang kita telah membuka dinding tersebut”. Mereka berkata: 
“Jika Allah menghendaki”. Kemudian mereka mendatangi kembali dinding tersebut pada hari 
kedua, mereka mendapati dinding tersebut telah terbuka, mereka segera keluar dan mendatangi 
manusia. Mereka bepergian mengarungi segala penjuru bumi, memakan berbagai pepohonan, 
meminum semua air yang ada di sungai-sungai, melempari manusia dengan panah-panah 
mereka, menghancurkan mata pencarian manusia (penghidupan), memakan tanaman-tanaman 
manusia. (Setelah Ya'juj Ma'jjuj melakukan itu semua) lalu Allah Ta'ala mengirimkan kepada 
mereka sebuah angin yang dahulu pernah menghancurkan kaum ad, dan matilah mereka semua 
(Ya'juj Ma'jjuj) pada saat itu juga. Udara bumi tercemari oleh bau busuk yang berasal dari bangkai 
mereka, kemudian Allah Ta'ala mengutus burung-burung untuk mematuk mereka lalu 
melemparkan bangkai2 mereka ke dalam lautan, seperti keterangan yang telah lalu. 


Ca Kama M3 O gladi Op Yg J2) oya rere Oglaiah dl Ol eka JU 


Imam ats-Tsa'labi mengatakan bahwa para manusia memunguti pedang-pedang mereka (Yajjuj 
Majjuj) di seluruh penjuru bumi, manusia tidak henti-hentinya memunguti pedang-pedang mereka 
tersebut selama delapan tahun. | Hlm 100 Shamela |. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/386953204660827/ 
1427. TUJUH MACAM PAHALA YANG MASIH DITERIMA 
SELEPAS KEMATIAN 


PERTANYAAN : 
Kiki Efendi 


Saya pernah dengar, kalau kita menanam tanaman, dan tanaman itu tumbuh, dan berbuah 
sepanjang tahun. kemudian daunya dimakan ulat, dan ternak, buahnya dimakan hewan, dan 
manusia, bisa dikatakan daun dan buah memberikan banyak manfaat. Apakah itu bisa di sebut 
sedekah, atau paling tidak setelah orang yang menanam pohon mati, amal tersebut apa bisa 
termasuk amal jariyah? Matur suwun 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Mohon koreksinya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1186 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


13016-— 4 Irwan cat ME PP ATA io di Uh eat al Lala le oya Oj3 3 yag Aya Ani apel baal SP Ca 
Kab 3 Ht) AAN 3 pai ala Ogan € Jmlahi ola yah Ol) ya dag jihan Ul IN, Sp jl Uiuan Hy 
al gs OLYI) 


Dari Anas r.a. berkata "Ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas 
matinya dan ia berada dalam kuburnya : 

1. Barangsiapa yang mengajarkan ilmunya 

2. Barang siapa yang mengalirkan air sungai 

3. Barangsiapa yang menggali Sumur 

4. Barang siapa yang menanam tanam-tanaman 

5. Barang siapa yang mendirikan masjid 

6. Barang siapa yang mewariskan mushaf 

1. Barangsiapa meninggalkan anak shaleh yang memintakan ampunan untuk kedua orang 

tuanya". 


(HR. Abu Daud dalam al-Mashaahif, Samwih dan Abu Naiim dalam al-Hilyah dan al-Baehagy 
dalam Syi'ab al-limaan). | Jaami' al-Ahaadits Li as-Suyuthy XII1/238 |. Wallaahu A'lamu Bis 
showaab. 


Bisa dilihat takhrij hadits ini pada link berikut http://www.islamweb.net/hadith/hadithServices.php? 
type-1&cid-9729&sid-720 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/389518021071012/ 


1480. KEAGAMAAN : PERIHAL GERAKAN SEMPALAN 
ISLAM 


Sempal adalah kata kerja dari bahasa Jawa. Artinya patah dan terpisahnya dahan dari batang 
pohon, atau cabang dari dahan. Dengan bahasa Indonesia, sulit untuk menamai gerakan Islam 
yang memisahkan diri dari batang tubuh umat seagama. 


Kata “pecahan, umpamanya, mengandung pengertian sama besar antara yang memisahkan diri 
dan batang tubuh umat. Karenanya, digunakan kata “sempalan' untuk menunjuk kepada 
fenomena, yang dalam bahasa Inggris disebut splinter groups. 


Jumlahnya banyak, berukuran kecil-kecil, dan ada kecenderungan untuk memecah diri terus 
menerus dalam sebuah proses reaksi bersambung. Fenomena ini memunculkan diri dalam 
semakin banyaknya kelompok yang keras dan militan di kalangan muslimin berusia muda dimana- 
mana. 


Di tahun sembilan belas enam puluhan, Nasser dibuat kaget dengan terbongkarnya kelompok 
untuk merebut kekuasaan di Mesir, untuk mengembalikan 'pemerintahan Islam' di bumi Nil. 


Ternyata anggota kelompok itu masih muda-muda dalam usia, dan menjadi bagian dari elite 
negeri: seorang ahli fisika inti di lembaga yang mengelola persiapan pembuatan sebuah reaktor 
nuklir, seorang lagi perwira muda yang baru saja diangkat jadi perwira teladan, seorang lagi 
pegawai tinggi sebuah kementrian dan seterusnya. 


Cerita gerakan sempalan di kalangan kaum muslimin muncul dari ketidakmampuan mencerna-kan 
dampak modernisasi yang semakin lama semakin laju tetapi timpang jalannya. Modernisasi yang 
menimbulkan ekses-eksesnya, termasuk ketidak-mampuannya memberikan jawaban tepat atas 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1187) 187 


masalah-masalah yang ditimbulkannya sendiri. 


Anak-anak muda yang sangat kecewa dengan buruknya 'kenyataan' dunia modern ini lalu mem- 
buang modernitas mereka, membenahi diri dengan tuntas dalam kehidupan beragama mereka, 
dan setelah itu dengan lantang menghardik orang lain yang seagama tetapi berbeda penghayatan 
akan ajaran agama mereka. Hardikan yang sangat lantang, karena dilontarkan dari keyakinan 
mem-bara akan benarnya sikap sendiri dan salahnya sikap orang lain. 


Kalau baru sampai pada tingkat menghardik saja, belum sampai pada tingkat gerakan sempalan. 
Paling jauh baru mencapai tingkat pemuda pemberang: pemberang kepada dunia, kepada 
lingkungan sendiri yang terdekat, ataupun kepada batang tubuh umat. 


Tingkat 'sempal' (splitntering stage) baru tercapai, bila keberangan itu ditujukan kepada diri 
sendiri: mengapakah harus takut memikul beban sepenuh-nya dalam melakukan pembenahan 
keluar? Mengapakah tidak berani menuntut pengorbanan terjauh dari diri sendiri untuk 
memperjuangkan apa yang diyakini sebagai kebenaran? 


Lebih jauh lagi, mengapa masih bimbang untuk mempertahankan segala-galanya untuk sebuah 
tindakan terakhir guna membela kebenaran? 


Tingkat sempal itu dicapai tatkala ada seseorang pemimpin yang berani melakukan koreksi total 
atas dirinya sendiri dan diri anggota kelompoknya: penataan kembali kehidupan kelompok secara 
menyeluruh. Ajaran agama dilaksanakan secara tidak pandang bulu, tanpa melalui proses 
pencernakan terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk penafsiran oleh sang pemimpin. Dengan 
demikian, kebenaran Islam lalu dipersonifikasikan kedalam diri sang pemimpin. Apa yang 
dibenarkan pemimpin menjadi kebenaran Islam, dan tidak ada hak orang lain diluar untuk 
menyanggah sang pemimpin. 


Lahirlah struktur “formal yang sekaligus memberikan identitas diri kepada pengikut, dan 
memungkinkan sang pemimpin untuk melakukan tindakan disipliner secara Intern atas diri mereka 
yang dianggap masih belum mampu berjuang. Maka diberikanlah akolade tertinggi bagi sang 
pemimpin, untuk melegitimisir kedudukannya sebagai pengarah perjuangan gerakan, sebagai 
pengaman dari kemungkinan penyelewengan intern, dan sebagai pelindung dari kemungkinan 
gangguan dari luar. Iman, amir, khalifah dan lain-lain gelar lagi. 


Kekuasaannya tunggal, tidak mau berbagi tempat dengan orang lain. Kharisma yang dimiliki-nya 
mutlak, tidak ada tempat bagi keraguan dalam dirinya. Dan visi yang dikemukakannya adalah 
satu-satunya jendela penglihatan bagi para pengikutnya, tidak ada tempat bagi pandangan lain. 


Laa dina illa bijama'atin, wala jama'ata lilla bi imaratin, wala imarata illa bi amirin (bi imamin, bi 
khalifatin dan seterusnya), demikianlah kredo yang memberikan legitimasi kepada kepemimpinan 
seperti ini: tak ada agama tanpa masyarakat, tak ada masyarakat tanpa pimpinan, tak ada 
pimpinan tanpa pemimpin (amir, iman, khalifah, dan sebagainya). 

Fungsi keimanan seperti itu, di tambah mentalitas yang merasa senantiasa terancam, membawa 
kepada keyakinan messianistik akan peranan sang pemimpin dalam kehidupan: dialah sang 
penyelamat, ratu adil yang akan menghilangkan kebalauan, Imam Mahdi yang sudah dijanjikan 
Allah. 


Pemberian fungsi seperti itu membawa keharusan kepada sang pemimpin untuk "menghasilkan 
sesuatu, dan apakah cara lebih untuk itu selain kekerasan? 


Ternyata gerakan sempalan memang sulit diperkirakan dimana munculnya, bagaimana harus 
ditangani, dan tindakan preventif apa yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya angkatan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


muda. Satu hal sudah jelas: ia tidak dapat ditangani secara gegabah, apalagi diidentifikasi sebagai 
sesuatu yang berlingkup luas dan mengancam keselamatan negara. 


Gerakan sempalan dapat melakukan hal-hal yang membahayakan, tetapi tetap dalam kerangka 
terisolasi satu dari yang lain dan dalam lingkup kecil. Namanya saja sempalan, bagaimana 
sesuatu yang sempal dapat digeneralisasi mewakili batang pohon? 


Ya, gerakan sempalan janganlah diterapkan pada batang tubuh umat. Nanti akan bertambah 
kekecewaan dalam kelompok-kelompok kecil di kalangan umat itu dan dari kekecewaan itu akan 
muncul lagi dorongan membuat gerakan sempalan baru. 


Perlakukanlah batang tubuh umat sebagai sesuatu yang wajar. Nanti akan tumbuh sikap-sikap 
wajar pula dalam dialognya dengan modernisasi. Dan kalau sikap wajar bertambah banyak, akan 
lebih sedikit kecenderungan bersempal-sempalan. 


| DIKUTIP DARI KUMPULAN ARTIKEL GUS DUR oleh Hakam elChudrie J. 
1485. MENGAMINKAN DO'A NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Eriyka Shofiea 


Assalamualaikum, Dalam sAtu acara pertandingan olahraga seorang pelatih (non-muslim) berkata 
"semga bangsa kita menang". Apakah boleh kita (orang muslim) meng-amin-kan do'a nya orang 
non-islam tersebut ? 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot II 
Khasiayah Jamal Juz 2 halaman 119 : 

IL 3 ya Besa 1 Na Uoaa EN As He» Ie anu Haa 
Tidak diperkenankan mengamini doa orang-orang kafir karena doa mereka tidak akan diterima, 
karena Allah telah berfirman: Dan tiadalah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. 
2 Sunde Pati 
Mbah Jenggot II@ maaf, ibaroh antum : 

IL 3 Nya Besa Na Pondaag As He Ie anu daan 
Maaf ini antum memotong, yang awal dan akhir.. karena itu sebenarnya syeh umairoh 
menanggapi pendapatnya imam royani, coba lihat lagi dari awal dan akhirnya pada cerita syeh 
umairoh... pendapat yang mengatakan haram mengamini itu jika ada unsur mengagungkan dan 


mengesankan akan kebaikan agama mereka....jika tanpa ada unsur seperti di atas, maka boleh 
mengamininya.. 


2 Mbah Jenggot II 


Aku juga tidak mengatakan di atas pendpatnya syech umairoh to ? ki ibarot lengkape. ulama 
memang beda pendapat namun tetep ada pendapat ulama yang mengatakan haram meski tanpa 
unsur pengagungan. 


IS BY AI leo Lag Il Ii oa Igaia PMN BIS eleo de ALI EV bgl JU 2xas geidl JU 
ori dota Ang Id Ia Nila Ailes (de eyaad yaa Geet LAS Lord yakini bb lema US ML Ah Pj) mall de 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1189 ) 


9 Ant yakin RelorYI db Jawa A8 AU Cl dag Ai La aa B3 Vina OST dia ID yan All) Lai Al Landa Allen (le 
Ie dya HES A VI ly pama Ae NB sade deh al kol Jgaia PM AU oles de aU ot adl dai 
seba La Jpn IS Aning Sta mail Ud, daldd dani Len 13) dai Ja Una jl yan dang dang INI JG ee II cal, PASI 
OYI El me de Jadi Tetilona | Si BISU lea koma GP Ul ya AI ya bal bb eks Yu 
576 Hail A3 2 AMAN LS 

2 Sunde Pati 
ALA IDA BY on leo Lag Il Aji Lal meri yag AE BSI lea Ul Gaye Ia pb el akal pa A33 
CAST eles Lag Ilas dgil al Igaka pb MY BSI seo Ae AI LE Y bal JU 2pa Gamddl JU Sg 0 | Sola 
da d3 Mm daa JS yaah mala Kamil LAS Lord yakin ab Olentny AS ML Aa Pj) mel AS em 01 JS GI 
Lane OLS Ai Jb yan Ralal Ly js y Ad Lanlani Aileo (de ena 3 Ol ka dng 
Terkadang ALLOH mengabulkan doa orang2 kafir sebagai istidroj (tipu daya) keterangan ini jelas 
sekali bahwa doanya orang kafir bisa dikabulkan,ini adalah pendapat yang dianggap kuat...adapun 
firman ALLOH yang artinya "doa orang2 kafir itu hanya dalam kesesatan" yang dimaksud dalam 
doa pada ayat tersebut adalah ibadah..syeh umairoh mengatakan bahwa arrouyani berpendapat, 
tidak diperbolehkan meng-amini doanya orang kafir karena doanya orang kafir itu tidak akan 
dikabulkan sebab firman ALLOH yang artinya "Doanya orang kafir itu hanya dalam kesesatan"dan 
pendapat ini ditentang dengan hujjah bahwa terkadang doanya dikabulkan sebagai perwujudan 
istidroj ,sebagai pengabulan doanya iblis,dengan demikian meng-amini doanya orang kafir 
hukumnya BOLEH.dan fahamilah pendapat ini...adapun pendapat yang mengatakan haram itu, 
seandainya diarahkan ketika ada tujuan MENGAGUNGKAN dan juga Mengesankan akan 


kebaikan agama mereka dikalangan masyarakat awam.maka akan sangat tepat/bagus. | hasyiyah 
jamal juz 2 hal 119 |. 


2 Abdullah Afif 


Intinya menurut Imam Al Adzra'i boleh bahkan sunnah mengamini doa non muslim jika memang 
berdoa agar mendapat petunjuk untuk dia, dan mendapat pertolongan untuk kita. dan tidak boleh 
mengamini jika tidak diketahui doanya, sebab dimungkinkan dia berdoa sesuatu yang berdosa....... 
Wallaahu a'lam. Ta'bir Hasyiyah Asy Syibramullisi 'alaa Nihaayatil Muhtaaj : 


BV elo by Is dy li Saka MY 4 SI elo de eU KEY: UbyJ JU 1 Ines geidl JL 


Jen A3 AU SL dag 3 dai Lag B3 4 Un US Ai yan alel niy dd Lana diloo de ena 3 Ol AA dor) 
Pai ALE IU Gombel dd aa AB dil le AI gain EYE BT elo de oral PL Padi Ja dp eri ale YI 
Wly Belah damdil Len ISP dai Ja osa II Jl gor era 4 laa SINI 1 JB 3 ah Pro Ie aya GAS am VI di, 

Al oya Alai ya Ja ali Pb yeua JB MY ag ya La Joe IS) Anung Dt mal. 

Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-25&ID-1920 

Dalam kitab Hasyiyah Bujairimi 'alal Ignaa' 2/241: 

bg ji de JB, Sair PMN Sleo Ie ep Ol EV: Pala Bk JE, SI BT elo Alma Gie 
Dina pa dl gobl J dp 3 yel Byeo Cemal AI) Intan AL: 02 AT JG, L ISO GL aU eleop 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1190 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AI jan dang Al one) LAS are Ale Jo SAI Sting, Jgteaki el Ga. dalntaYI 3 ya CI YEL Of malay 

Pe AV Ilang BS AN RI Ja Ilang , Lagar Radin ce dala BUYI , yaa daleman YI Lal ami Sg La ding, ber yatal 
aah Ip oya Keladi Sp ii Al Lanban dilen Ie oral GOL MA dong 3 Id 9 SAYA Pn ul 
A1 Les dd Jang Of side Jeleuih SN gi hat Opah ARI el UT Of pai, Sial PSU lead Lg. em UI 
DI SN Y dna SB PDLLYI 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/378978788791602/ 
1495. 7 PERKARA PENYEBAB MALAIKAT JIBRIL 
BERHARAP MENJADI MANUSIA 


PERTANYAAN : 
Muhammad Mandalla Al-Hag 
Assalamu'alaikum.... Ada sedikit yang mengganjel nh, tentang Sabda Rasulullah s.a.w. Bahwa 
malaikat Jibrail a.s. sentiasa mengharap hendak menjadi manusia kerena tujuh perkara.... Apakah 
benar ada hadis tersebut, seandai'y ada mhon syarah haditsnya....??? Kita ketahui bahwa semua 
malaikat itu "manzuhuun 'an shifaatil basyari".... bersih dari sifat2 manusia..."fa laisa lahum 
syahwatun"...mereka tidakmempunyai syahwat. Syeikh Nawawi Al-Bantany, Bitsamaaril Yaani'ah 
Fii Ar-Riyadlil Badi'ah, hal. 10. melihat ibarot dari kitab Bitsamaaril Yaani'ah ini bahwa malaikat itu 
tidak mempunyai keinginan/syahwat, nah, bagaimana dengan hadis di atas... Mohon 
pengkinclongan.... Trims 
JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam wr.wb. Dalam kitab kecil 'wasiyatul musthofa' terdapat hal demikian : " malaikat 
jibril berharap menjadi keturunan anak adam karena 7 perkara: 

1. sholat 5 waktu berjama'ah 

2. duduk bersanding dengan para ulama 

3. menjenguk orang sakit 

4. mengiring jenazah 

5. memberi minum kepada orang lain 

6. mendamaikan 2 orang 

7. memuliakan tetangga dan anak yatim 


935 UE mam 9 Uap Sos 9 Sada UE 9 pLAYI aa mad Ska JL mad P3 Cai ya OI OI Jayer af del 
HI EN 9 RI Om akal ye ia 
£ ye desah Any 
Amalan-amalan tersebut amat besar pahalanya,dan amalan tersebut tidak ada pada para malaikat 
? Abdullah Al-Bughisy 
Terima kasih Kang Abdurrahman As-syafi'i, mw tanya Igi kang, lafadz "tamanni" pada kalimat... 
bak An NY S0 20 as Naa 
Apakah termasuk syahwat ?? 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1191) 


Tamanni dalam lingkup malaikat bukan syahwat,seperti yang anda bilang pada komen diatas 
bahwa sanya para malaikat tidak punya sahwat..Tetapi ini sekedar pndorong supaya anak turun 
nabi adam lebih mensyukuri keberadaanya,bahwasanya kedudukan anak adam itu bisa jauh 
melebihi malaikat jikalau mereka benar2 mengamalkan apa yang disyariatkan. Wallaahu A'lamu 
Bis showaab. 


Link diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/368629546493193/ 
1554. IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH 


PERTANYAAN : 
Agus Ainulyagin AL-Gifary 


Assalamu,alaikum... izin bertanya : sebagai salah satu rukun iman, kita harus mengimani kitab2 
nya alloh...yang saya tanyakan, apakah seluruh kitab2nya,secra tafhsil dan ijmal.... apakah 
algur'an saja ? 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam. 
Unta BAYI) 92 Ud op JI 9 gn ya Udan Bd Ag UELAU Mendi ASI ya Hal Aing Ol HS JS de si 
ABI Ol aliay Ol YLAM Laolizs Lemah ASI Aas Lal jini gala dun) AI Lyla HAL Ualgar GE Ad OGAN met 
Pap Ang) BELA UBI Ja 9 Raga y Ria CAS main Ope A3 JUNI de Lama ya LAS Jp JUS nana 
AN NY: 


Wajib bagi setiap orang yang mukalaf meyakini 4 kitab secara tafsil dengan nama-namanya, yakni 


1. Kitab Taurot yang diturunkan kepada Nabi Musa as 
2. Kitab zabur kepada Nabi Dawud as 

3. Kitab Injil kepada Nabi Isa as 

4. Kitab Al-Gur'an kepada Nabi Muhammad saw 


Adapun untuk kitab selain yang 4 tersebut, yang wajib hanyalah secara ijmali (global) yakni 
dengan meyakini Bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya dari langit secara 
global. Dan pendapat yang paling masyhur mengenai jumlah kitab Allah adalah 104 kitab. Adapula 
yang mengatakan 114 kitab. "Dan ketahuilah sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langi 
ke bumi berjumlah 104.60 kitab turun kepada Nabi syiist,30 turun kepada Nabi Ibrohim, 10,turun 
kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurot. Dan yang 4 adalah Taurot,Injil, Zabur, dan Aur'an ". 
| Keterangan kitab Maslaku Najaah |. 


? Dewan Masjid Assalaam 


Kalau tak salah dirincikan di tanbihul ghofilin, dari 100 shuhuf terdiri dari 60 shuhuf Nabi Syits, 30 
shuhuf Nabi Ibrahim, 10 shuhuf Nabi Musa.. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/415306011825546/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1192 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1561. SAMPAINYA PAHALA BACAAN TAHLILAN DAN 
SHODAOOH PADA MAYIT 


Oleh : 'aLa Kulli Haal 


LINI SATU FA'IDAH | Sampaikah bacaan alguran, sholawat, tahlil, tahmid, takbir, tasbeh, 
shodagah makananYang di hadiahkan untuk almarhum orang tua kita, guru-guru kita,sanak 
keluarga kita, Jawaban nya Semuanya SAMPAI dan pahalanya di terima oleh si mayit. Jadi orang 
yang mengadakan tahlilan, haulan besar-besaran itu tidak sia-sia. Karen sudah ijma ulama dari 4 
mazhab. bahwa semua amal shodagah, bacaan, sholat hadiah itu sampai. 
2 Di awali mazhab hanafi dulu 
Imam 'alauddin abu bakar bin mas'ud alhanafi wafat tahun 587 h. berkata dalam kitab nya 
BE Aj 3 See Sl 
SP ae Sigiel, Kaali Jual Uus pegal) Uap nang lor SLIM yA oa nil dalyi Jaong Ganas jl lo jl ale ya 
Ala pg Al Lailhan gg gal pd Kant ya PI dai 033 War bell Cb Ld dil dl yan) 
Barangsiapa puasa,atau sholat atau bershodagah dan ia jadikan pahalanya untuk orangyang mati 
atau yang hidup,maka boleh dan sampai pahalanya itu kepada mereka,di sisi ulama ahlis sunnah 
waljamaah, Telah sahih riwayat dari rasulullah, bahwa beliau menyembelih 2 kambing kibasy,salah 
satunya pahalanya diperuntukkan untuk beliau,dan yang satunya untuk semua ummatnya yang 
beriman kepada tuhan yang maha esa,dan kerasulan beliau. 
2 Dari mazhab maliki 
Dalam ktb hasyiah dasugi ala syarhil kabir syekh dardir, Imam muhammad bin ahmad addasugi 
almaliki wafat tahun 1230 h. 
apel all Juaony SUS jlor Cemal Aisi Olyi Saaly Jer JI Olg 1 AB) cal JB 


Ibnu rusydi berpendapat,jika seseorang membaca alguran,dan ia hadiahkan pahalanya untuk 

mayit,maka boleh itu dan smpai pahalanya untuk si mayit 

dal LEJUII Kang Iaf opeld Janty Ani Ad Jang UI OLI Beli ata ca OT Ora Uta ya Api pb dh R3 
d 

Dan mengikut fatwa ibnu rusydi tadi beberapa ulama dari andalus spanyol,bahwa mayit bisa 


mendapt manfaat dengan bcaan alguran,dan smpai manfaatnya kepada nya,dan bisa hasil 
pahalanya itu jika si pembaca meniatkan memberikan pahala bcaan nya untuk mayit itu 


SS By Saaly dya Spb kl An AI ya Ji Ty Bia Jero oya 1 pelan dala AN aa ai 9S leah Unud 
La 3 oya dag Iliaabel ya 


Ada hadist drwayatkn imam nasa-i,dr nabi kita bersabda : brngsiapa masuk pekuburan,dan 
membc surah al ikhlas 11x,dan ia hadiahkan pahalanya untuk orang2 di pekuburan itu,maka Allah 
tis beberapa kebaikan untuk pembca tadi sebilangan manusia yang dikuburkan di sana. Imam abu 
abdillah almaliki dalam ktbnya syarah mukhtashor khalil berkata, 

AI Jia Je Sl) Alas Gaia Oa Ssh SAI Jake NAS Lenka AP Soy! ya GAN Jak Sp Y ol Oka 


Maka sepantasnya bagi orang2,agar jangan meninggalkan menghadiahi mayit,barangkali yang 
benarnya adalah pahalanya memang SAMPAI,karena itu mslh gaib,bgt juga jangan dtinggalkan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1193 ) 193 


TAHLILAN yang sering dlakukan masyrakat,sepatutnya itu terus di amalkan dan berpegang atas 
kelebihan pemberian Allah. 


Ckizny Slaty SAS AI OP UST Gro HL YY AL Y Jai Ob Is dl oya Udi lab de Woilalu Uji 1 GA cal Jb 
JB oa ts UI ya Gin) 
Ibnul arabi berkata : aku wasiati kamu dengan slalu menebus dirimu dari Allah,dengan slalu 


membc tahlil 70rb kali,karena Allah akan membebaskan kamu dan orangyang di hadiahi tahlil 70 
rb kali tadi dari api neraka. 


2 Dari mazhab syafi'i 

Imam nawawi wafat tahun 676 h. dalam majmu nya meriwayatkan 

dna dekan Jlay die SO FR DD lang and Jab oa Call Ga 1 JB SD aila Kao JG Olagku gp gadi Uye 
sls3g 


Imam syafi'i berkata : mayit bisa mendapat pahala dari perbuatan dan amal orang lain ada 3, 
1. haji yang dilaksanakan dari nya 
2. harta yang dshadagahkan dengan harta itu untuk 
3. doa untuk nya 


Dalam ktb mugnil muhtaj oleh imam khatib syarbaini wafat tahun 977 h,Dan ktb 'aanah tholibin 
oleh imam bakri bin m.syatho wafat tahun 1202 h 


CASINO ae ya AI Ara SY Kemal Beli OB Jab OT EA Yam 3 ae al JL) 

Imam ibnu abdissalam dalam sbagian fatwanya berfatwa: tidak boleh menjadikan pahala bcaan 
alguran untuk mayit,karena memperlakukan pahala dengan tanpa izin syari'at, 

sela Aly ot ad Ob OVIy bia 3 DUS Jah S3 Jas LIS ye Jia Alay ama PULI 3 Dad SI Gb S3 

ca kas 


Imam gurtubi dalam ktb tazkirahnya menceritakan,bahwa dperlihatkan dalam mimpi,setelah ibnu 
abdissalam nya wafat,lalu ditanya tntng fatwanya itu yang mengatakan tidak boleh 
menghadiahkan bcaan guran,lalu ibnu abd salam menjwb :dahulu aku memfatwakan itu di dunia, 
skrg nyata bagi ku, bahwa bacaan alguran itu ternyata sampai ke mayit. 


BNI RSI Kari oa JI Jas Bel Al OT Long JSI, el B3 Sa S3 


Imam nawawi dalam syarah muslim dan azkarnya satu wajah menyebut bahwa pahala bcaan 
guran itu smpy ke mayit seperti pendapat mazhab hanafi,maliki,hanbali, 


PI Jas ade V9 mas doel an) dal Si la Cia ce aah Se ya ola oykel 


Dan memilih smpai nya bcaan itu kemayit beberapa kumpulan ulama,diantaranya, ibnu sholah, 
muhibbu thobari, ibnu abiddam, ibnu abi ashrun, dan atas ini lah skrg bnyak orang mengamalkan 
nya 


aman IN A12 pd Lana O yalund! OT, Lag 
Dan apa saja yang dpandangan ulama-ulama itu bgs, maka bgs juga di sisi Allah 
Sr Sai Ip ha Y J3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1194 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Perkataan imam syafi'i tidak sampai pahalanya ke mayit itu DHOIF, 
Aaiaa Jung lalonel jan JB J3) 
yang MU'TAMAD nya adalah gaul beberapa ashhab yaitu pahalanya SAMPAI 
? Dari mazhab hanbali 
SAN Bel BA ya da2 Janda La ol oa Gaeh 1 IW al: Ja ra ye S3 


Driwayatkan dari imam ahmad bin hanbal,bahwa beliau brkata :mayit bisa mendpat pahala yang 
dkerjakan untuk dia dari sholat,bcaan guran dan zikir2, Dari mazhab hanbali aku khususkan ckp 
pendapat ibnu taimiyah saja,Inilah kumpulan jwbn skaligus fatwa ahmad bin abdul halim yang 
masyhur dengan ibnu taimiyah alharani alhanbali wafat tahun 728 h.. 
al Keaaid cry Ulann BLM aiitn yA Alia H Mawaloyy 
Adapun shodagah yang dkeluarkan untuk mayit, itu bermanfaat, dengan ittifag para imam 
Kital and Kep Ulas 3 gheps Usah Y Sya Haa) 


bahwasanya yang sampay kepada mayit itu hanya pahala amal itu, bukan zat amal itu 


BJ Unlale : Et am) laale Sales Uaslahs ULALIA gili Ia saga Maula Sal Ag dat lasan ali, Mah alatas Lay Ian al 
Sila, SUN laays Lara Salon ala 13 (JSI 8 s5 al) Al 


Para ulama ijma,bahwa boleh nya menghadiahkan pahala ibadah shodagoh dan pahala ibadah 
badan kepada mayit yang islam,spt itu mazhab ahmad,abu hanifah,maliki dan syafi'i,jd apabl mayit 
di hadiahkan pahala puasa,sholat,dan bcaan,maka boleh itu Ibnu taimyah dtanya lagi mslh tahlil, 
ISL AI IYiakgy ASI aan 07 Mal Ig BJ Ig ISS) gmana Il Sana IA alke 
Jika para manusia bertahlil 70rb kali atau kurang dari itu, atau lebih, lalu dihadiahkan kepada 
mayit, maka Allah beri manfaat kepada mayit it dengan sebab tahlilan td, 
aa oo Ula 8 725 AIA gimuanga giSu da yuli) AS Aa da Sell, Ja ago Is Ular 3) LA 
Bacaan alguran, tasbih, takbir, dan smua zikir itu,bila di hadiahkan kepada mayit, maka Smpy 
kepada mayit pahalanya 
kal 30) sd Salon Malah Usir SUs 63 gladi gila ga Hadatn Incar plg, mash glalisA Lagy Dalem ala glliilan, Wo Lil Haa 


Ittiftag imam 4 mazhab bahwa pahala ibadah badaniah itu sampai, seperti membaca alguran, 
sholat hadiah, puasa. Karena itu saya himbau kepada teman2 semua agar selalu tahlilan dan 
berhadiah pahala untuk saudara muslim kita yang telah mendahului kita. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/421768097846004/ 
1565. TUGAS MALAIKAT JIBRIL SETELAH WAFATNYA 
NABI MUHAMMAD SAW 


PERTANYAAN : 
Dhore Mee 


Assalamu'alaikum... malaikat jibril bertugas menyampaikan wahyu, setahu saya wahyu itu sudah 
selesai sampai masanya Rosulullah, mulai dari masanya rosulullah sampai saat ini malaikat jibril 
ngapain aja ??? 


JAWABAN : 
2 Sahlan Albanjari 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1195) 


Tarjamah bebas ayat "SESUNGGUHNYA KAMI yang MENURUNKAN AZZIKRO ( ALGUR'AN ) 
DAN SESUNGGUHNYA KAMI PULA yang MENJAGANYA", Hakekatnya yang menurunkan 
adalah Allah Swt, petugasNYA Malaikat Jibril As. jadi setelah menurunkan Algur'an, maka tugas 
malaikat menjaga firman2 Allah Swt dan tugas2 lainnya yang Wallahu A'lam. 


Dan pernah dengar Habib.Salim Syathiri menyampaikan, bahwa Rasul Saw bertanya pada 
Malaikat Jibril As, setelah Aku wafat, apakah engkau masih turun ke dunia?.. Jibril : Iya..Aku turun 
untuk mengangkat 10 macam, mengangkat keadilan, rasa malu, khusyu'..dll (lupa kelanjutannya ) 
Aw kama gola.. Dan Haditsnya belum ketemu. 


2 Abdullah Afif 


Tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu. Dia juga bertugas menguatkan 
Rasulullah shallallaahu a'alihi wasallam sebagaimana ketika beliau ada masalah dengan isteri 
beliau, A'isyah dan Hafshah. Allah berfirman: 


ee BN Al KSO, Iran padi dll Japang Nya ga AI DB le V5 ON USB en AB AI JI UU 
Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong 
(untuk menerima kebaikan): dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka 


sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang 
baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula” (AS. At-Tahriim : 4. 


Malaikat Jibril juga turun pada lailatul @adar. Dia bersama malaikat turun dengan mengucapkan 
salam kepada mukminin dan mukminat (Lihat Tafsir AJamal 4/567). Allah berfirman: 
TA beta Sa KA 
“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Ar-Ruuh (Jibril) dengan ijin Tuhannya untuk 
mengatur segala urusang malam itu (penuh) kesejahteraan..." AS. Al-Gadar : 4-5| 
Dalam kitab Nurudhdhalam karya Syeikh Nawawi halaman 16 : 
V pelaay dala Ab Ula Gal ya Ag PPNI Iya Y dl ya pal Lag spa le La ya Ly AL ly do adl JA JU 
di S3 ada wd Jet 
Imam Jalaluddin Asssuyuthi berkata : Dan sesungguhnya malaikat Jibril menghadiri kematian 
orang yang mati dengan berwudhu. Adapun apa yang masyhur bahwa malaikat Jibril tidak turun 
lagi setelah wafatnya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam itu tidak ada asalnya, kecuali yang 


dikehendaki bahwa Jibril tidak turun dengan wahyu. Demikian dituturkan oleh Imam @alyubi. 
Wallaahu A'lam. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/33327271002887 7! 
1571. MENGAPA KITA MESTI MENCINTAI PARA AHLUL 
BAIT 


PERTANYAAN : 
Fuadi Elbaidowi 


Assalamu'alaikum. Mohon pencerahan dan jawabannya....? Mengapa keturunannya nabi 
muhammad selalu di beda-beda kan oleh masyarakat.. pada umumnya.....? Padahal banyak di 
kalangan habaib, sifat dan kebiasaanya menyalahi dan melanggar syari'at ( zina, maksiat, khamer, 
menjadi ketua-ketua ajaran sesat |. Banyak yang berkata keturunan nabi muhammad pasti masuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1196 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


surga dan diberi hidayah oleh allah....? Padahal di sejarah putra nabi musa mati dalam keadaan 
tidak membawa iman kepad Allah tapi kalau habib malah sebaliknya... Mohon pencerahannya.....? 


JAWABAN : 
2 Dewi Rosita 
Ula Hb JP eyad Alah 02 bl Jln KUN OS 3 SIN AYI PI £ 3 
? Alvin Hadi 
Jang 9 Ela LINI Tn yg Ay LIA IL Y cegah Al ane Opal Ust fo SET dl ae KAI hd, 
GP hana Id Upi Jaan JS CA Ai Sikap Udan pan jp AAS dala TA AA (GUA 2 Jelang Ala Mao Ai 
AWET AI Aa pa SN IU Se AI GE Hg dala AI Ce dl Jay Jie 1 Saya gi" 
| Ibnu katsir J. 
Je Sa ST ON) Alat JELAS Egi pa pa MS oya segi Ap Yg Ogpolitay Og glenn Spy yel Uya ad Lag eU 
Su AN 
| Sirojul munir |. 
2? Hanya Ingin Ridlo Robby 
Kenapa kita harus muliakan ahlul baitinnabi ? Karena hadits-hadits banyak menerangkan itU 
(BrPbing ab NO (oat JAN SAI SS) daa Jat ca ya OLI Si sa Jala 2JE 95 F200 6 cEWI Jas 
ASAM VI Ina DL AB pai LS Kay dat Guns Iaduly us 3 SP) Sabll JB Cp, Lesi! y reset. email! 4 
ISA SIG Jajar Jae A83 (ola el). 
2/34T ale 8 Iko TaA Ip) 1IL Al Ala Upi ya 0 AI any Gek Ke Ul yP dlagin AI an) yee al PI — 
Sel ably tega Ty yap) oya, (B3) Cena ly) ang Jal 3 elang. 
Wi Dg IBT jp JA ot AAN lo Fil alahar Gr 83 Ly tele ola) aga Jala Ai SI ega dah 
Kah 2J Gaal ag KAL PAI GS Of ia Han 2 AS Ul UU tas al A3 plan pal Aa 2 dl ae 
Ta AS dp dat Ie JA ta Ge (IS Hal Ya DG dala akn 
Dan masih banyak hadits byang lain. 
Ibr! Olla ut AAL BJ Cl uji YP Ae BJB Gg yel! AAS ar AA Catar20 266 Lp SL masi 
bau pl Ea yag play le AI Lo GI de UNI ola Ep JB takan Gl op AP YP telan USM Jet ya LP 
Onebet AS jabang Ia yee S5 Said AN Ay CNG) Le Ley cApal Cp peondorth Rab) Lian Linaoe Le ( 
2 UP #iadus pl at "nela Nang Kg ar La ag JANGAN JB Pel pay ya Jln tail ta 
AYI Soga. (Ly pe de sil, MA (33) 
oke BI Iguny JB Hanan JB JB Gak ep PAP Lana JB Clean ep IA HSE KAA Sa al BJB Gaal ja Bade 
dah Aa ega DI UB eng LS paket, dinbay Aa) Us Jali CA Ale Ji OP plg al dn". 
Turun ayat ini pada nabi Muhammad saw ketika ia sedang berada dirumah umi salamah “ 
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 
membersihkan kamu sebersih-bersihnya “. Kemudian nabi memanggil sayyidina hasan dan husein 
dan sydh Fatimah dan didudukkan diantara tangan nabi | dirangkul mungkin | dan juga memanggil 
sydn ali ra didudukkan dibelakangnya kemudian nabi menyelimutkan pakean dan berkata itulah 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4197) 197 


KELUARGAKU semoga dihilangkan dosa padanya dan betul2 disucikan sesuci sucinya. 


Hadis yang nomer 2 sama, nabi memasukkan mereka seraya berkata ' WAHAI TUHAN ITULAH 
KELUARGAKU “ . Jelas nabi sangat menyayangi mereka sapai2 didoakan dan ditunjukkan 
kepada sang ROB. Di kalangan ahli taf sir attobari sangat diakui karena tafsirannya banyak 
dengan hadits, Tafsir ma'tsur. jadi kalau saya pribadi akan mengikuti pendapat ulama'-ulama 
mu'tabar seperti Imam Atthobari ini, tidak akan mengikuti orang yang tidak ngerti 


(io —-— ANN aa 


CI Ol jo ey MAA Al og y AI ya AI OPT SAH sat AYO Semua LIA 3 253 
112 PN ALS eni AI em di LS MYE. SA Oia Goal 


La wong imam syafi'i sendiri begitu apa lagi kita yang gk punya apa 2 yang bisa diandalkan, 
(hanya buat muhibbin ) 


diy Jais J3 jin Jl Cd JII Hana Jah oya Ja UB — USG — cat Jl AN (SALE elny Ale Al ke dl Sya) JB 
Bole AS Ng Jie Ga Jah Going AI DUS 1 Is Ag Flat OIL K3 BU opal D lay dala AI aue Je eka 
IV BN hall de JI ya AAS Jl neng JI oya Tila ekuny Ale dileslan AAS Jl ih yaa D elag tele AN eka JB laga 
dolan MN OSIS PJU Toro 3 jade ras Lil JB Urea op AI AA ye Gan PB Ol Elena bali ya Ulat AAL 
Jb Ae lp OA ga aral UP SI Il joe 
2 5 A8 Pb pal — Gilasal! Gio Heat itil 

Motivasi buat muhibbin, kalian tidak keliru mencintai Ahlul bait... lanjutkan ! 

2 Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam. Semoga niat kita semua tulus dalam membicarakan dzurriyah rasul.Benar 
seperti yang disampaikan oleh Sahlan Albanjari dan Hanya Ingin Ridlo Robby di atas. Kita 
mencintai para ahlu bait karena memang ada dalilnya, dalam diri mereka mengalir darah yang 
mulia dari Rasulullah. Namun tentu saja bukan semacam cinta buta dan fanatik.Barangkali untuk 
serangkaian dalilnya sudah dijelaskan saudara Hanya, maka untuk semakin memahamkan, kita 
tinjau sisi logis dan etisnya.Ada sebuah pernyataan dari Habib Munzir al-Musawwa mengenai hal 
ini: satu hal.., sering kecintaan kita pada ahlulbait Rasul saw justru merupakan pengrusakan bagi 
mental mereka, misalnya terlalu dibedakan, dituruti seluruh ucapan dan perintahnya walaupun 
salah, diagungkan, pengagungan dan penghormatan itu boleh untuk para ulama, bila habaib itu 
dari kalangan ulama maka boleh muliakan lebih dari ulama, bila mereka dari kalangan awam, 
boleh muliakan lebih dari orang awam, namun jangan sampai kita muliakan ahlulbait yang awam 
melebih ulama yang bukan ahlulbait, ini adalah kesalahan besar. 


Demikianlah, kita mencintai ahlu bait dengan proposional. Hanya saja ada saja sebagian golongan 
saudara kita dari kanan yang menuding kecintaan kita pada para ahlu bait berwujud fanatisme. 
Padahal tentunya tidak demikian. Bagi yang memahami ilmu syariah akan memahami pula 
bagaimana cara mencintai para keturunan Rasulullah dengan tepat. Namun sebagian kita yang 
masih awam terkadang menghormati para dzurriyah Rasul secara berlebihan, sehingga di sisi lain 
akan berdampak terlenanya para dzurriyah, terutama yang masih remaja, menjadi sombong, gila 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1198 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hormat, dan sebagainya. Fenomena yang sama bisa juga terjadi pada putera kyai (gus) yang 
dihormati berlebihan, bahkan anak yang terlalu dimanja dan dituruti semua keinginannya oleh 
ibunya akan cenderung tumbuh nakal.Memandang berbagai hal tadi, tentu sekarang solusinya 
bukan dengan menyamakan saja derajat para dzurriyah rasul dengan orang biasa (non dzurriyah) 
agar tidak terjadi kultusisme, melainkan mendudukkan kembali dan kecintaan dan penghormatan 
pada ahlu bait Rasulullah itu secara proposional sesuai dengan tempatnya. 

Orang bijak tentu mengerti perbedaan antara menghormati dengan mengkultuskan.Semua ahlu 
bait pasti masuk surga? Tentu saja benar. Meski ungkapan ini sebenarnya agak retorik, karena 
sebenarnya ini menyasar pada semua muslim ketika telah mengucapkan kalimat syahadat pasti 
masuk surga. Tinggal persoalannya ia langsung masuk surga dengan mulus atau mampir dulu di 
neraka. Semua hal itu mengecualikan seorang muslim yang mati dengan su'ul khatimah, 
na'udzubillah min dzalik. 


Silakan baca lebih lengkap komentar Habib Munzir : 


http://majelisrasulullah.org/index.php? 
option-com simpleboard&ltemid&func-view&catid-9&id-1524 


SAI Ga Ve la JI as de dale SILAT Y J23 Al op Ba II OLI 0S" 

Katakanlah wahai Muhammad, Aku tidak minta upah atas risalah ini, kecuali kecintaan kalian atas 
keluargaku". 

Adel Jas VI WS de oU KA NY AL Vy JB aka ya Lnaknn 9 GI ly) La Lab KLS 


Tidaklah seorang hamba berucap Ia ilaha illallah kemudian wafat menetapi ucapan itu kecuali 
masuk surga. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/422045737818240/ 
1577. HUKUM RAJAM BAGI PEZINA APAKAH 
MENGHAPUSKAN DOSANYA 


PERTANYAAN : 
Risky Imam 


Assalamu Alaikum... Ustadz wa Ustadzah dalam islam Zina kan harus dirajam agar diampuni dosa 
zina nya,apakah pelaku zina diampuni Allah jika tidak dirajam, hanya bertobat nasuha. Makasih 
Ustadz wa Ustadzah pejelasannya 

JAWABAN : 

2 Nur Hasyim S. Anam 

Rajam adalah hukum pemerintahan yang wajib dilakukan bagi imam/ pemerintah. Adapun dosa 
zina tidak bisa hilang hanya dirajam, karena rajam bukan syaratnya taubat. Namun sebaliknya 
asalkan sudah melakukan taibat nasuha, insya ALlah dosanya sudah diampuni. Itu pemahaman 
saya. 

? Ibnu Toha 

Rajam di dunia termasuk bentuk penghindaran dari siksa di akhirat.Namun bagi yang 
merahasiakan perbuatan zinanya, tetapkan menjadi rahasia antara dia dan Tuhannya. jangan 
katakan pada orang lain atas atas musibah dosa besar ini. Nabi Saw bersabda : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1199) 


w o 0 0 9. s0- 23 29 - 0 - - 0 
ABI ji panah Udi DL SUN ola ya Le uya 


“Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini (perbuatan 
zina), hendaknya dia menyembunyikannya, dengan kerahasiaan yang Allah berikan”. (HR. Malik 
dalam Al-Muwatha', no. 1508). Selanjutnya wajib bertobat dengan tobat nasuha, karena Allah 
Maha Penerima Taubat bagi orang2 yang bertaubat. Allah berfirman : 


La) Make AI ls, Duo HE AN Jaa ud, tut Ms Jae) Sa ani Uu 
Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh: maka itu kejahatan 


mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(AS. Alfurgon 70). 


2 Ghufron Bkl 


Wa yusannu lizzaani kakulli murtakibi ma'shiyatin assatru ala nafsihi bianlaa yuzhhiroha liyuhadda 
aw yu'zaru. | ianah 4/295 |. Dengan ta'bir di ianah tersebut,kesimpulan saya "orang yang berbuat 
zina kalau bertaubat dosanya diampuni" sekalipun tidak dihad, mohon dikoreksi... 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/423828097640004/ 
1586. ARWAH MAYIT DATANG KE RUMAHNYA SETIAP 
MALAM JUM'AT 


PERTANYAAN : 
Gus Ipul 


Assalaamu 'alaikum..Seluruh Admin dan Member Piss-KTB yang terhormat. Mau tanya, Apakah 
betul arwah orang yang sudah meninggal akan datang ke bekas rumahnya setiap malam jumat ? 
mohon jawaban beserta dalilnya.. Terima Kasih... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Iya. 
Lyn Any JS GaLay Ba SAS Ogikay Wall el JA IS 3 Op onta elyod ol blg ale AI ale IU, 
bm GE US Aa ya (S2 Jan UI al Nyaman y Lalai | anal 3 ya Vi oya la SSI UBI dai oa Hi oa 
BSA Juni Of AL ale Lo Uilia Ia pad Of Ja Ud Lolos Yg Al Sing UAN Apa pang Jay ama 3 3 
Dp pa seba CI El Spasi | Ob $ Uni Andik) Lilo Ale yy delay AO Ju da0 Gi Y US Lead 3 OS Sal 
KI AE ya LOL 3 mbl 
2 Hayat Alkafi 


Insya alloh ini artinya, kalau salahmohon di benarkan : Berkata Nabi saw. - Sesungguhnya 
Arwah2 kaum mu'minin itu setiap malam mendatangi langit dunia dan mereka ( arwah ) berhenti / 
berdiri dengan terompah mereka pada rumah2 mereka ( selama masih hidup ),mereka memangil / 
menyeru ,,setiap kali seruan dengan suara susah seribu kali seruan .Wahai ahliku dan kerabatku 
dan anak2 ku ..Whai orang yang telah menempati rumahku, dan memaki baju tinggalanku dan 
yang telah membagi warisan hartaku..Adakah dari mu seseorang yang ingat padaku dan 
memikirkan Rantauanku ( merantau ) Aku dalam penjara yang sangat lama,dan dalam benteng 
yang sangat kuat. Maka Kasianilah aku,maka Alloh akan menghasihi kalian dan jangan lah kamu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1200 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pelit terhadapku sebelum kalian menjadi seperti aku ( mati ) wahai hambaz alloh. sesungguhnya 
apa yang utama di tanganmu itu juga di tanganku.Dan akau tidak menafkah kan nya di jalan alloh 
dan aku tidak menghitungn ya serta perduli terhadapnyal harta ) dan sekarang manfaat nya 
terhadap selain ku. Maka bila kamu tidak memberikan sesuatu pada arwah2 tadi dengan sesuatu, 
maka mereka para arwah akan pergi dengan kerugian dan dia akan tercengah. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab. 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/422579717764842/ 

1593. MURTAD MELEBURKAN SEGALA AMAL-AMAL 


KEBAIKANNYA 


PERTANYAAN : 
Mas Brow 


Assalamu'alaikum. . Soal. .Kalo seorang muslim murtad apa semua amal ibadahnya yang telah di 
lakukan nya habis. .? Maturnuwun 


JAWABAN : 
» Syahdan Maliki 


'Alaikum salam. "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam 
kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."(@.S.2:127). 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Menurut kalangan Syafi'iyyah pahala amal bajiknya lebur bila ia tidak kembali 
pada islam hingga maut menjemput. 
Jie Sjh salat Of Jaa Hart clan alalel, LSI Heal mg candle 0g per Hak Bo JI 130 JI ga 
Wali OS alm Sdh (BS yg Tana Md SP SA Ap ena "dl S Ju Aek Jis So JI yag (LSI 
217/2:8 AS A09 Led AJI lol Udi, 3 -YL. 
Arti Murtad secara bahasa adalah beralih dari sesuatu pada lainnya, perbuatan ini lebih kotor dan 
lebih berat hukumnya ketimbang kufur, perbuatan ini dapat melebur setiap amal kebajikan 
seseorang bila berlangsung hingga kematian menjemput menurut kalangan Syafi'iyyah berbeda 
menurut kalangan Hanafiyyah dengan seseorang menjalani murtad seketika itu pula semua 
amalnya lebur, Allah Ta'ala berfirman “Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, 
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, 


dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (AS. 2:217). | Al-Figh al-Islaam 
VI1/501 J. 


And 3 Sin dab yag Pi dls di Jaa Ba dio) SAS dya Ca LAS peta ekuai aj ISI — 19: Jami 
Fe Lag AH Boleh Ale LL dil RSI Anil Kah pOLAYI Jl ole Op (2) Sleei lam Udah PS yag Cena 
Ala Kah yaa! PT AI gta Ay UV ml dalah GP yng kal IS Cu VI BIS ye Bab MY Cola oya ega 
Abad oya 01 SIS IL yag HKN Kl dag UV) 4 Aira! USU BS IN, planad 3 Adi dls UH LAS Tia cola 
pg Ka Slip Ang jl 3 SU PI A0 ABI ae Up Ill ya data at Lag. Ugasa GB «lalai GI 
OA 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1201) 


Ae Lebah BY LV € Una 3 BL uya dahh Ulah Gal Gili Ang OT dale LV di JJ Ab, Kei Un, 
CE IMEI Dj by JS AN any LI ye Gayaaily sad VI Ga 4 Ata Al OyAI DB Lia dtnd US ay Legong 
JSI ll) . 

(Ly Lruay 23 282 / 6 Jade cal yag 6 4807 2 pes AI de 13 gUlapalali Andiloey 6 303 / 3 egaule Gal Radio « 
181 / 6 gd! BS, 6133 / 4 lead anay » 


(| PUNAHNYA AMAL KEBAJIKAN | Bila seorang muslim murtad hingga kematiannya ia masih 
dalam kekufuran maka kemurtadannya dapat melebur amal bajiknya (yang dilakukan sebelum ia 
murtad) berdasarkan firman Allah “Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu 
dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan 
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (AS. 2:217) 


Bila ia kembali kejalan ISLAM, menurut kalangan Hanafiyyag dan Malikiyyah wajib baginya 
mengulangi kembali hajinya dan ibadah-ibadah lainnya karena dengan ia menjalani kemurtadan 
maka ia seperti orang kafir asli bila ia kembali islam sementara ia kaya maka wajib baginya 
menunaikan ibadah Haji dan karena : 


" Waktunya haji diperluas seumur hidup maka wajib baginya setelah kembali pada islam 
menjalani perintah baru sebagaimana diwajibkan baginya menjalani shalat, puasa dan zakat 
pada waktu-waktu mendatang 

" Sebab yang berkaitan dengan ibadah haji adalah Baitul Mukarramah yang masih tetap ada 
berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, Sebagaimana orang yang menjalani ibadah shalat 
dhuhur kemudian setelah usai ia murtad maka wajib baginya mengulang kembali shalat 
dhuhurnya karena keberadaan waktunya yang masih ada. 

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah menilai ibadah yang dilakukan semasa ia belum murtad (kala 
ia masih islam) baik shalat, haji dan lain-lainnya tidak perlu diulang kembali karena ia telah 
menjalani sesuai dengan ketentuannya dan terbebas dari tanggungan menjalankannya maka tidak 
akan kembali diwajibkan baginya mengulangnya sebagaimana hutang sesama anak adam.Imam 
Syafi'i memberi ketegasan yang dimaksud adalah leburnya pahala suatu amal kebajikan bukan 
leburnya suatu amal kebajikan. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 13/234 J. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/428075570548590/ 
1645. PAHALA BELAJAR ILMU UMUM DAN ILMU AGAMA 


PERTANYAAN : 
Yopi Anwar Shidig 


Aslmkm,,, mau tanya sederek. apakah pahala belajar ilmu umum dan ilmu agama itu berbeda. ?.,,, 
Mohon pncerahan. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam, Ilmu yang wajib dicari adalah ILMU TAUHID : ilmu untuk membenarkan agidah 
dan ILMU untuk membenarkan ibadah (FIOH). 


ABI Lag IV YPP Alb (SAI lal ya Lah SB OB. pelan IS da Atas peladi b (elang Ale AI le) Al ye, JU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1202 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ld mal leg dai ole, NG Akad 3 UP Leah II palal Of Ale Sold yah G Alena ya Hand MY SAI 
dng pdl ey datang Uh Gila 


Rasulullah SAW bersabda : Mencari ilmu sangat wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bila 
ditanyakan, ilmu apa saja yang wajib dan harus dicari dan sampai kadar manakah yang harus 
dikuasai oleh seorang hamba dari ilmu-ilmu tersebut ? Jawabnya Ilmu yang wajib dicari secara 
globalnya adalah ilmu Tauhid, ilmu sirri yakni ilmu yang berkaitan dengan hati dan cara 
mengendalikannya serta ilmu syariat. | Minhaj al-Aabidiin Hal. 7 |. 


2 Muhajir Madad Salim 


Ini bahasan penting. Mungkin bisa dikoreksi, sebenarnya kurang tepat terminologi Umum dan 
Agama dalam masalah Ilmu. Yang biasa diungkapkan adalah ilmu yang Fardhu Ain atau kah 
Kifayah ataukah Yang mubah atau yang muharromah. Saya kira dalam ihya' panjang lebar 
dibicarakan tentang hal ini. Natijahnya, bisa jadi jihat lahirnya itu ilmu umum seperti ILMU 
KEDOKTERAN,kebidanan atau Farmasi misalnya...tetapi karena hanya dia yang di dalam BALAD 
yang menguasainya, sedang ilmu yang kelihatannya umum itu dibutuhkan masyarakat maka 
menjadi FARDHU AIN ...dan pahala fardhu ain ini luar biasa besarnya jika dibanding misalkan dia 
mengajarkan ilmu alat (yang surah lahirnya adalah masalah agama) tetapi karena dalam BALAD 
banyak kyainya dan banyak yang alim ilmu alat selain dirinya maka pahala jadi Dokternya lebih 
besar dari Ngajar ilmu Nahwunya. Wallahu a'lam. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/428092120546935/ 
1650. NASEHAT YANG DIABAIKAN , MASIHKAH DIHISAB 
KELAK ? 


PERTANYAAN : 
Nurligi Paula 


Assalamu'alaikum. Aku mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorng kakak prempuan 
membiarkan adiknya terjerumus (Jauh dari Robb nya) karena sudah dinasehati tapi tidak mau 


sebelumnya 
JAWABAN : 
2 Wiro Sableng 


Mudah-mudahan ini bisa membantu, Ahkamul Fugoha: 11/105 soal no 241 : 
NO Sl AAS Lay Siaga Dk) Ular 353 slip, 21 Us) AN 
ag ala Uut gl jga Unpgs € gYam ya sebaga Akal gal WVifinaken Us baagg Untar Nona dg 3 lintade AJ So ya 
Sallaliaay ola LA Ya pare es mala asia gl) yA adan NY IYA Uhel IKA Lali, Lae 58 IBLA gYaale, gikasa: 
seal SJ EA Ap ag dub oya FB R05 USIA Bes gala y ada say la Uagla yagy Un ya NS la ey yaa 
serlaga Aniga lia yoga, UNO: An la ai NY) giaa wib La gg 20 
Ya sIY cp Ula gg USA Takanay Lallana dikit 0 So US 2 gg « Lal Unta Aliikoy p 3S Utala, Nge... lela ly SJ3le2&, 
ata Ital Slop Alya KU SAI UI jaley euy ay ay ma Uiled ey PS Ulos ginlyaga ISS) Uilow alalay 


Jika telah ada orang yang dianggap cukup sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka 
tidak dosa bagi lainnya hanya diam di rumah (tidak berdakwah), kalau belum ada yang 
menyampaikan maka haram bagi semua orang hanya berdiam diri. Adapun menisbatkan (amar 
ma'ruf nahi munkar) kepada salah satu organisasi islam itu lebih utama. Bahkan terkadang 
menjadi wajib ketika diyakini atau diduga kuat, tidak akan tercapai dalam mempertahankan agama 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1203 ) 203 


dan menjaga kelangsungannya dari pihak-pihak yang merusaknya kecuali dengan berpedoman 
kepada kitab : addawatu attamah dan kitab ihya' ulumuddin, yang arti nashnya: 


“Wajib bagi setiap orang pandai dalam agama untuk meluangkan waktu guna memenuhi fardlu 
kifayah kepada orang yang berdekatan daerahnya dari ahli kulit hitam, orang arab dan lainnya, 
dan wajib pula mengajari mereka terhadap agamanya dan kewajiban-kewajiban syari'atnya .....S/ 
d.... jika sudah ada salah seorang yang melakukan (amar ma'ruf nahi munkar) maka gugur dosa 
dari lainnya. Jika tidak ada sekali, maka yang berdosa adalah semuanya manusia. Adapun 
dosanya orang “alim, karena ia tidak menghiraukan keharusan keluar (berdakwah). Sedangkan 
dosanya orang yang bodoh, ia tidak memperhatikan kewajiban belajar (tidak mau belajar) dst. ... 
perlu dimengerti, bahwa setiap orang yang hanya berdiam diri dirumahnya dimana saja, maka 
tidak dapat lepas dizaman ini dari kemungkaran, ketika hanya diam diri dari menunjukan manusia 
dan mengajarinya. Dan kebanyakan manusia itu bodoh (tidak tahu). 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/417134498309364/ 
1676. MELETAKKAN FOTO DI TEMPAT YANG 
MENDATANGKAN KAROMAH 


PERTANYAAN : 
Ani Fah 
“ Parkir sa'il "“ Jack Darwis 


Assalamu'alaikum,... Ngapunten nderek tangklet,.! Kalau ada di antara saudara, pergi umroh... 
Kita nitip untuk dido'akan tuk beberapa hal.. Kataknlah agar dido'akn agar dapat jodoh yang.... Di 
situ kita menyertakan foto kita, tu ditangan / di tempatkan di salah satu tempat yang diyakini 
mendatangkan karomah.. Itu hukum islamnya Gimana?? Maaf sekiranya ada kesalahan mohon 
dikoreksi,.. Makasih! 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Kalau menyakini bahwa hal tersebut membawa pengaruh'/ta'tsir maka syirik 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Kira-kira pas ga ya mba anifah, kang gufron bkl ta'bir ini, kalau berkenan sekalian ditarjimkan 
Jb 093 oya tb ABU Ain y pYI OA pada LS pa yaaa jl OB CA) Oma y deal ma Safa Jaa (SD Ulun 
AUBB on Ug9 oya OBB JLN WEI ya AI Ol diset gua Alay ella 3 Jl Ad GA Jung ani OS Ol AS ya 
YA gan junk Aaty Load Alas OS OI y 0,iS pas 
2 Ani Fah 


Sepertinya senada dengan pertanyaan dia tas . . . Jadi intinya ,jika media tadi tidak membuatnya 
syirik ,dengan tetap meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Alloh SWT bukan 
karena pengaruh atau sebab selain Alloh ,maka tidak apa-apa dan tidak sampai menjadikannya 
kufur . Tapi jika mengi'tiyodkan bahwa media-media tadi membawa pengaruh, maka hukumnya 
kufur . 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
"wa in kaana filuhu gobiikhan". Walaupun mengerjakannya termasuk perbuatan jelek... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1204 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/435167849839362/ 
1703. HUKUM MENGOBATI NON MUSLIM DENGAN AYAT 
AL-GUR'AN 


PERTANYAAN : 
Dyah Alydya 
Assalamu'alaykum, saya minta bantuan sundulan dalil mengobati non muslim dengan ayat guran 
njih.. makasiiiih bangettt barokallhulakum... ((kang ahmad, makasiiih sarane:-D :-P)) 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
PSU laa A3) —  : 
27 — Sy a35 SAI Aa AL gg SAE Aan al LAS adala 2 SU eka AB) jr eling Is Y - 
LA y Ade eko ai Ka dy DUS NS — engkian OIpB nyaatal pegale Ip SAI — AH Of IYazaYI donyy 
tas WS elus (2) . 
(25 649 / 5 GW Bnasy 6317 / 10 ob pendiy TOOL sud oki 
RUAYAH ORANG MUSLIM PADA NON MUSLIM 


Tidak ada perbedaan pendapat diantara Ulama-ulama Figh akan kebolehan rugyah (pengobatan 
dengan memakai ayat al-@uran) yang dilakukan oleh orang muslim untuk orang non muslim 
dengan mengambil dalil hadits Abu Sa'id al-Khudry yang telah dituturkan bahwa penduduk desa 
yang tersebut dalam hadits adalah orang-orang non muslim dan Baginda Nabi tidak 
mengingkarinya. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 13/45 |. 
Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dimaksud diatas adalah : 
Jplane eta aa £ s P3 bh Fa 8 (al Ju al AN le PI Imas Metal uya Uas, Of 
J5 8 ea) Jaa Jl Yg Per P pan bag JL Aa aan su 1 Uas CA 5 aga 2 marisa op 
he Jp Sega Anin ga ARUN da Va 2 Maa Lal UNJ say aga Hn Jan as OK ol dl AS 
Dekat Ma Daan kdi Yg Ke 
in Pen an aga He Aya Ha Pd sana sn 
K3) Lt Uya U Lg JUS Kn SS Aek te 21 ukao BI pe) dl pati aa 
Sejumlah shahabat Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam pergi dalam sebuah safar yang 
mereka tempuh hingga mereka singgah di sebuah kampung Arab. Mereka kemudian meminta 
penduduk kampung tersebut agar menjamu mereka namun penduduk kampung itu menolak. Tak 
lama setelah itu kepala suku dari kampung tersebut tersengat binatang berbisa. Penduduk pun 
mengupayakan segala cara pengobatan namun tidak sedikit pun yang memberikan manfaat untuk 


kesembuhan pemimpin mereka. Sebagian mereka berkata kepada yang lain: “Seandai kalian 
mendatangi rombongan yang tadi singgah di tempat kalian mungkin saja ada di antara mereka 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1205) 


punya obat .” 


Penduduk kampung itu pun mendatangi rombongan shahabat Rasulullah yang tengah beristirahat 
tersebut seraya berkata: “Wahai sekelompok orang pemimpin kami disengat binatang berbisa. 
Kami telah mengupayakan berbagai cara untuk menyembuhkan sakit namun yang satu pun yang 
bermanfaat. Apakah salah seorang dari kalian ada yang memiliki obat?” Salah seorang shahabat 
berkata: “Iya demi Allah aku bisa merugyah. Akan tetapi demi Allah tadi kami minta dijamu namun 
kalian enggan untuk menjamu kami. maka aku tidak akan melakukan rugyah untuk kalian hingga 
kalian bersedia memberikan imbalan kepada kami.” 

Mereka pun bersepakat untuk memberikan sekawanan kambing sebagai upah dari rugyah yang 
akan dilakukan. Shahabat itu pun pergi untuk merugyah pemimpin kampung tersebut. Mulailah ia 
meniup disertai sedikit meludah dan membaca 3X “Alhamdulillah rabbil “alamin” . Sampai akhir, 
pemimpin tersebut seakan-akan terlepas dari ikatan yang mengekangnya. Ia pun pergi berjalan 
tidak ada lagi rasa sakit . 

Penduduk kampung itu lalu memberikan imbalan sebagaimana telah disepakati sebelumnya. 
Sebagian shahabat berkata: “Bagilah kambing itu.” Namun shahabat yang merugyah berkata: 
“Jangan kita lakukan hal itu sampai kita menghadap Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam lalu 
kita ceritakan kejadian dan kita tunggu apa yang beliau perintahkan.” Mereka pun menghadap 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam lalu mengisahkan apa yang telah terjadi. Beliau berta 
kepada shahabat yang melakukan rugyah: “Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa 
dibaca untuk merugyah? Kalian benar bagilah kambing itu dan berikanlah bagian untukku 
bersama kalian.”( HR. Bukhari). 

Kesimpulan : Melihat keterangan dalam hadits di atas, maka boleh mengobati non muslim dengan 
ayat Al-gur'an . 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/449197855103028/ 
1723. KAWASAN YANG TIDAK BISA DIMASUKI OLEH 
DAJJAL 


PERTANYAAN : 
Fahrul Moenier 


Assimualikum, saya mo tanya kepadaa saudra muslim n musimh.sbnrnya dajal yang 
sesungguhnya itu da di mana n saya mo tanya apakah benar ada mahluk lain slain di muka bumi 
ini , misalnya alien. Hatur nuhun. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
aa d3 any SU JAN ajaa UP aa ga ad JB la le Ja ye ga) ML oa oa ye 
SA HE Na Abg BA Wake aah GR BA bek KN dah LE as 
Dari Anas bin Malik RA dari Nabi SAW, beliau telah bersabda : Tidak ada satu negeripun, kecuali 
akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah yang setiap pintu gerbangnya ada malaikat- 


malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah menggoncang penghuninya tiga kali, 
sehingga, Allah mengeluarkan seluruh orang kafir dan munafik". (HR. Bukhari dan Muslim). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1206 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ray RAY) € Lgonantay YAI Bilas SI jl 4 Unand Sd Tepak Ab JleMI Tami Ll) 

Sedang al-Masiih pada DAJJAAL karena ia terhpus salah satu dari kedua matanya, atau karena ia 
mampu menjelajahi semua daerah kecuali makkah dan madinah. | Al-Bahr al-Madiid 1/424 |. 

JP 0 HAN AKA domnng » Rea Aom #eborlana Ang VI PIN Sbs IlerI Of adl 3 aa pal al . 

Imam Ahmad dalam musnadnya menyatakan “Sesungguhnya Dajjal mampu merambah semua 


area bumi kecuali empat masjid : Masjid Madinah, Masjid Makkah, masjid Agsha dan Thuur”. 
| Tafsiir al-Aluusy X/362 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/394645620558252/ 
1764. ALLAH SWT MAHA BERKEHENDAK 
PERTANYAAN : 
II 
Spy Al Rang Sale adl 
Mohon dicerahkan tafsir di bawah ini : 
Postingan kang Alvin Hadi 
In Al ae Jl oya plat AE CF Ata YO ae CL Oky Ear ye JA Y dilouma PI Jlesi #Ujlale JB — ALI 
Ad Aonlaaa CAN A15 Cegah Old! JI SMS oo Ads. 
IPS Jad La Soe AL Jai jg coLII BA ylaning ORI dala pa Lalai dasi A8y Alah Rama Yy Ulyp SI Gee gadi 
Oa IA. 
IbM Jas ya Jah JS 3 Tata Kama pl KEY) carita Jl agan Alah de PI 
JAWABAN : 
2 Cecep Furgon 
In Pal ag Jl oya pls AE CF Ata DI de LA Oky Eban ya EN dilema Pj Jlesi #Ujlale JU — ALI 
Ad Aonlaaa USAI A15 Cegah Old! JI SMS oo ads. 
Poin ini menekankan, bahwa perbuatan (af'al) Allah itu pasti mengandung kebaikan walaupun hal 


itu tidak wajib baginya( laisa Bizollamil lil abiid). Karena Allah maha mengetahui posisi yang akan 
di lakukan hamba, jika ia di berikan atau tidak diberikan. 


IS Jad La SSL Jai Jy coLdIl Bd ylaniung CA dala pa Lalai dasi A8y Alanad Ram Yy Ulyp SI Geo gadi 
Oa Io. 
Il AN Jai ya Jai JS 3 Tata Kama pl KL Yy carita Jl agan Ulah de PNY 


Di sini dijelaskan bahwa situasi hamba(baik susah atau senang)bukanlah alamat yang kental tuk 
menunjukan posisi ia, karena terkadang allah memberikan kemurahan kepada orang yang dia 
ketahui akan perbuatan rusaknya. andai saja allah menyalahi dalam keputusannya terhadap 
hambanya, maka niscaya akan lahir sebuah anggapan, bahwa manusialah yang layak tuk 
melakukan hal yang terbaik, dan ini adalah anggapan batil. dalam hal ini kesimpulannya adalah 
Mustahilah/tidaklah mungkin menetapkan perbauatan Allah kepada mazhab Istislah( melakukan 
yang terbaik) . 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4207 ) 207 


2? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam Warohmatullaahi Wabarakaatuh 
Inang Pl ag Jl oa pls A3 kata AI de LI Oky Eban ye JAE Alona JI Ill 1 Uje JU 1 ALI 
Ai dala ga Lalai dasi A8y Alanias Bj Aan Yg Uilya G3 G2 yaaa di Konlamn Lia A0 (ogah Sl SMS 05 ads 
(AI SY datinn Jl Gaya Alah de AI) kal JI) AR ISI Jd SN Jab jl! 3 4 plantang 
Jb AI Ibas ya Jah ISS kata! Kama 
Kedua. Para Alim kami berkata “Perbuatan Allah tidak akan lepas dari kemashlahatan meskipun 
tidak wajib bagi Allah berbuat kemashlahatan untuk hamba-Nya, sungguh Allah Maha Mengetahui 
keberadaan hamba-Nya yang andaikan Allah lapangkan rizkinya niscaya akan menyeretnya pada 
kerusakan maka Allah himpitkan rizkinya sebagai bentuk kemashlahatan untuk dirinya. Dengan 


demikian sempitnya rizki seseorang bukan berarti penghinaan dari Allah dan lapangnya rizki 
seseorang juga bukan berarti dia telah mendapatkan anugerah dari Allah. 
Dan sungguh Allah pun telah berikan rizki pada suatu kaum sementara Dia Maha Mengetahui rizki 
mereka digunakan untuk berbuat kerusakan dan andai Allah berbuat kebalikannya (tidak berikan 
rizki mereka berlimpah) niscaya mereka lebih dekat pada kebaikan. Karenanya segalanya 
tergantung pada kehendak Allah dan tidak mungkin membuat ketetapan akan wajibnya Allah 
berbuat kebaikan pada setiap hal yang Allah perbuat. 
Keterangan tafsir tersebut terdapat pada : al-Jaami' Li Ahkaam al-Guraan 16/28, Tafsiir al- 
@urthuuby 16/25, Tafsir al-Muniir Li az-Zuhaily 16/25. 
Kl 3 apr 3 en) Bl ll JB :— 
Ad— adi 853 Uli BE... UKT din 3 
45 nat AAS Bisa aa JR Uh ad 
AG key MG Ijah Gaming Len aka SI apa Jl 
48 G3 Pp dj. LIS LS aa Uki, 
SO daa jaman Ola Ol pi 0 hadi pansus Ola 
51 Kay dl Lay Al... any IKA DL iba 
52-— Yadi jt Uagadi WEI AS V3 di 
As-Syaikh Ibrahim al-Laggani dalam kitab Jauharatut Tauhid berkata : 
44. Dan Jaiz (boleh) bagi Allah setiap hal yang mumkin (perkara yang antara wujud dan 
tiadanya masih fifty-fifty) baik menwujudkannya atau meniadakaannya seperti memberi rizki 
pada orang kaya. 
45. Allah adalah pencipta setiap perbuatan hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya 
46. Allah adalah Yang menelantarkan hamba-Nya yang dikehendaki jauh dari-Nya dan yang 
memenuhi janji bagi yang Dia kehendaki 
47. Kebahagiaan orang yang beruntung telah tertetapkan dizaman Azali begitu juga 
kecelakaan orang yang celaka dan kemudian tiada bisa beralih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1208 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


48. Dan menurut kami (Ahlus Sunnah Wal jamaah) Seorang hamba diwajibkan berusaha 
meski tidak dapat merobah titahNya 

49. Maka hamba tidaklah murni terpaksa tidak pula murni punya pilihan 

50. Bila Allah memberi kita pahala maka semata-mata anugerahNya, bila Allah menyiksa kita 
maka semata-mata karena keadilanNya 

51. Ungkapan Kaum Mu'tazila “Sungguh wajib bagi Allah berbuat kebaikan adalah bohong 
kaena tidak ada suatu kewajiban apapun bagi-Nya 

52. Apakah mereka tidak melihat pemberian petaka bagi para bocah dan sejenisnya ? Maka 
tinggalkanlah ketidak mungkinan 

53. Jaiz (Boleh) bagi Allah berbuat kejelekan dan kebaikan seperti membuat islam atau 
kebodohan kufur atas seseorang. 


Dalam keterangan kitab Jauharatut Tauhid karya As-Syaikh Ibrahim al-Laggani dijelaskan tidak 
ada sesuatupun yang wajib bagi Allah termasuk berbuat kebaikan pada hambaNya karena bila 
ada kewajiban niscaya Allah bukanlah Dzat Yang memiliki kuasa mutlak yang tunggal yang dapat 
berbuat sesuai kehendakNya. | Tuhfah al-Muriid Hal. 64 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452464568109690/ 
1767. SIFAT WAJIB ALLAH "MUKHOLAFATU LIL 
HAWADITSI" 


PERTANYAAN : 
Aladin Muhammad 


Salaamun goulan mirRobbiRochiim, dari beberapa bahasan yang ada selma ini kebanyakan 
bahas masalah figih saja, coba sesekali bahas ilmu tauhid, dan saya coba memunculkan 
pertanyaan, Alloh itu Aodim, selain Alloh itu semua hawadits, dan Alloh bersifat mukholafatu 
llhawaditsi. Pertanyaannya : sebelum semua hawadits tercipta, Alloh 'mukholafatu'nya dengan 
siapa ? silahkan poro dulur.. 


JAWABAN : 
2 Ibnu Toha 


Allah adalah @adim dan Baga', Maha Awal dan Maha Akhir, Maha Mengetahui atas segala 
sesuatu baik yang belum terjadi atau sesudah terjadi. Allah berfirman : 


Ab ea Ah ab Sat sei Jab Sa 
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin(1452): dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu. (AS. Al-Hadiid :3). 


Hakikat sesuatu itu telah diketahui oleh-NYa yang tercatatat dalam lauh mahfuzh pada zaman 
azali (zaman sebelum adanya sesuatu), maka sifat Allah "MUKHOLAFATUHU LIL HAWADITS" 
berta'allug atas segala sesuatu mumkinat baik sebelum terjadi atau sesudah terjadinya. Allah 
berfirman : 


me Kam yag Dug 5 Cp Aa Sa Legal Gi ag Unta (Kendi ya RSI Jar yen) Sana P5 
(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan- 
pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu 
berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1209) 


yang Maha Mendengar dan Melihat. (AS. Asy-Syuuraa : 11). 


2 Timur Lenk 

29. Dia senantiasa ada dengan semua sifatnya yang terdahulu sejak sebelum menciptakan para 
makhluk-Nya. 

30. Setelah menciptakan mereka, tidak ada Sifat-sifat-Nya yang meningkat dari yang telah Dia 
miliki sebelumnya. 

31. Sifat-sifat-Nya yang azali (tanpa permulaan) adalah sama seperti Sifat-sifat-Nya yang abadi 
(tanpa akhir). 

32. Nama sebagai Pencipta tidak diperoleh karena menciptakan makhluk melainkan karena Dia 
Maha Pencipta yang @odim (Dahulu) dan Azali (tanpa permulaan). 

33. Bukan karena membuat para makhluk, Dia disebut dengan nama Sang Pendesain (Dia Godim 
dan Azali dengan seluruh Nama-nama-Nya). 

34. Dia disifatkan sebagai Penguasa (Tuhan) meski bila tidak ada ciptaan yang dipelihara. 

35. Dia disifatkan sebagai Pencipta meski bila tidak ada ciptaan. 

36. Dialah Yang Menghidupkan (Al Muhyi) segala yang mati dan nama sebagai Yang 
Menghidupkan adalah sebelum dan sesudah menghidupkan mereka (karena Dia Azali Abadi). 

37. Demikian pula Dia berhak untuk menyandang nama Sang Pencipta sebelum Penciptaan 
mereka, 

Lihat www.fb.com/photo.php? 
fbid-408814272502723&set-0.196355227053960&type-1&relevant count-1&ref-nf 


Y Was Uji Alina OS US) Ain ya meli SU Led hu coy d dile J3 8 lisan Jl Ll an, Wil JG 
Cat Upale Jl 

3 Bot OI Ui Ge aa SU Pes (ia 2 AIA Mpaga Iwa Lir 

(Oobi Gay JB Sar BI OI Lal Le dal Jantan Sab & ang Ia UNS) SUS II CI Lol 05 

US Oya Tamil III OY glaksl 02 yongd Gal SAI 3 ey HI ska SIG selat Sal AN » gor hi Si (Brapa 
Bl SOP ISI lia ant pai Uu) AAN AI IL YAI gb GBU osn 3 II Je Jeetaa ya II Ha yad 
AI sad tea at SL ya SIA Ae Ld II pi CA do yaa arya SUS OI SI 9 WAS LS ea 
Yg JII GP di AI de Dan Y il SUS ya lah JGN ai SAI ye hall HE Ol Yel ol adik 
ra (Had Ti Jl iUb Upad Silet PAI WC Gali Sina P1 Yg Yg Bl Yy 208 Yg BL) Yg pe dd sum 
Aa AI BAN JUT Ga UP OA ppi Y KY Bol JbeYI ci 2 Ya Asad DLL Ola cela Ol JU 
Hama Jah ya Ji BALI aan Jah SUS ay KAA AN by SAB syal Ul PLAY dl dayak AAU Ga 3, 
AYI ling Ela JSI coli Ab Ja pin HS OS O padi! Ul tep AI Bela AT Je M3 ob, 
Aa AI kan A3 yg CAR VW SLS abg #LLAYY Sal Ket Gal Elly By Uya lam el ul jl 
AA PA oya pi LS II CON AB Sp PAI oya pe Ny AJINN AKAN DLL uya Rian par aU Lap 
SUS NE Cone PUN yag Ugilasny Alit SadG AI Ayak DI didor A SL) yakin HUI leleh DL) yaa d3 AYI 

al Ab) oya WAS OS ISI tetoaloe gning dal AI Ja Jis (Jadih Lil MIS ye png Kol SU, Ih na 
Ho Rino Gb dildo Ssi Jar 

ASI mal Sita Rap done Yg GIE powal ita GAN Galos dag Um Tb An, HN JG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1210 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


L yk J3 Cha GH Ld— Is dl BS HA dg ll Ag pal Siaob Aka Ulas Ad sam | sii CA 
Hi SI pa dong Jd 8 dil LS Ag pdl 


BE Ny JUN saka engan Ya Tag JI sma db an, Hj JU 

Jaka Ope El Op grya PIN GA Cegah Oa pong Ja Targy BELU Lisaza OS Iles AI Ol gn 1 dl 
kaga JO Cinta Il OS Ud ypr3 

AI Welas Aoa JUN Aas JSI Kl Len 3 par yg KEJU Yg Go gor ye Tanya JI Rino HA | AU Ain, 
UAS ykond Ia Lee abi Of pemutus 3 pdl Gaal TAS alah JI NAS Ab Let Ja ISP CJ Led Le BAU Ceiomg CI 
La cod AI BL 3 uas Ja SIS dst id Il Ul ol du sel YI Ain Geng Adil Ga Gal Ainan dki 
ad JKN Y Ia, dikala ML Sati al LAI la GS cad road Al Aka Liat Call SL old AI AA) Ailee uya 
Alat oya LAS kt jl dilas oya pln Aa las AI Jah ISP C8M3 Api Lah » Jawa yA! lay o pnail all ed jl 
Blitiy Opa II ain ll SG telan! yi ASM All pa ab ya & OljI Oluio LOLA # SY! san YO 
Hana God! Only ALT Call AI pLS Lal cifolw eholamy Dylan ed IL AI mbak pd! dadi SAS, ciialo 
O Kise gal eYI or A8 (No yan ya OS gali SU eeis mad Ia ata J3 Halal Uzel ya OS ss Ilang di 
Aina Ida OS y JUip SG Call a22 oya JIN nadi 3 yag Lal gading JII Gd dino AI Jas Of dila, jam 
LA pAe JB clan pi Tata ag JB menua LET yag Camel yag Helo! ya Uby OS ja Kamay OS Hkadi 
SAT LI Ud LAMA Hala oie Kyai 3 Usb an Teka USU AAS JUS Mao OL Jill Gal e4i2 mad laka 
sby dj SEA WI AI lia 38 Gaal Bad FT aus sn YE jak IIA A3 odong Cg SL oya gpu Oa 
OP do yabb dl Uyinng Pa 4 OT SMS ya pen jla SB Cai oya yel Konlony dp aU ag NAK kis Ciialoe Jah Ai 
Dada JUN BELA ap PSU Abg coli VI da YI 3 MISS, ILY DWI) Ay LB Ride Rao dal | gai 3 SG 
Sd Ako AI Olly pia Y Al oil BUSI dad Uta Ujl ON Joe dl) in La de Saja il HPS BLN ola 
UI cetak Ie Onir AN IS email 3 AN edi AN Ia Ja dis Jet 3 hn le la ria G Ued JIN 
deg pal Wiko Rika Ag gd Elsa 1 JALISI Jeyia Ol ya JLLYI, ASIN Has! mall 

HA Jd an IAI Gonta Lemel Lashay gl Ll LS an, Hg JL 

Bd WNI CA ga ITL ale SP AN dya Jd el YL Uisata OLS Iliiy BL Al Of gal CA 
WAS) ob AL PAS Ola Y HI Hyang IN gan J3 NE JA US Sy I5 at ls Ius 
| bb Laan  L gk dat Y TN BLN Rino ale (5 pel dl dadi el) 

HALL Jd JUN mal gontal SUJS sel am, Wiji JB 

oa Ab AN Ain Ag dna SP ALS OY oil Le eLISYU SL Cola etil Ja GIE Goat SLDU Geum al 
cra Lesi La Us AYI dian yag Hole Ai GIE etih d HAL Y Ob play Ata gay deni Adil, AYI Oa 

Ia elo ya Silat y ken LL Aly dilan Abily Spy Milan Lo galon din peia 2 i JS de MA Oya Nai 
ab JUNI Sela JSI Silk BL Ul Gal coal Oles dil Last UB BP (Jasad ey JUNYI de Gelas (SKM 
ikon! Ceadika y0 (GAY V3 III cam Iikag cd BA Aa ga Il el Tian USG Ilas AI Ll 1 Jana Aue UAS 
Ada Ia G dat ol pl alah Ale SY VJ Wal £ Il Jln Galge 

2 AS ml Kei II LA Ca Ale pl IS ta Al sb IS Cr se JS de el S3 sal an, Hj JG 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1211 | 


KA mand 303 


Kunjungi www.fb.com/photo.php? 


fbid-408821245835359&set-0.196355227053960&type-1&relevan 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/453521884670625! 
1776. KENAPA NABI MUHAMMAD SAW TIDAK BISA 
DIGAMBAR / DI FOTO ? 


PERTANYAAN : 
Baitul Ang Ois 


Assalam mohon jawaban. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa di gambar dan tidak bisa di 
foto ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Allah Ta'ala berfirman : 
57 AAN UI, Gas SB Aa ny DO sai Oh. 
“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di 
dunia dan di akhirat” (AS. 33:57) 
Baginda Rosulullah SAW bersabda : 
Olyy KO aya Oni Tyeali Tekanta (de AS eyad takont Ae LASS mel yde LS Op Haag Ale Al Ole Sya JBy 
deg se Als de DES ya NASA Celena GI. 
“Sesungguhnya berdusta atas (nama) ku tidaklah sama dengan berdusta atas (nama) orang lain. 
Karena barangsiapa yang berdusta atasku, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka". 
(HR. Al-Bukhori, Muslim). 
AS gais Hey Ae AA oke Sy FM Of le slaladi HA 10 jim oi he2 JU. 
Berkata Muhammad Bin Sahnuun “Para Ulama sepakat bahwa pencela Rosulullah SAW yang 
dapat mengurangi (kesempurnaan beliau) dihukumi kafir.” 
OLS gusi ISL SAI LM Takan pera SJ U yng AS Ui SMS 3 Jan Ng slasYI Ly ai RAL SA ya PST elalali pul 
dee Jas beng SUS ye Ia DI dilan Lily UI Ogg SUS Jaka oya — JB OT JL — Ita! Ted) lari $ yan Any 
Ben up og yato. 


Paling terkemukanya dikalangan ulama banyak sekali memberikan fatwa akan keharaman 
menggambar para Nabi dan Rosul dengan tujuan agar menjaga derajat dan kemulyaan 
merekauntuk menutup kemungkinan bila diberikannya ruang kecil kelegalannya dijadikan 
perantara perbuat keji dan tercela.... Barangsiapa yang mengerjakannya maka sangatlah berdosa 
dan berhak siksaan Allah atasnya, perbuatan demikian tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang 
muslim... | Yas-aluunaka Fid Diin V/172 |. 


Bls Jaka Jr) syaa y BNI oya Kei G2 ya JAS DAY 3 PP IS Lenadi Bo pall g yoga Jas | Le ling 
Wap slari VI) ASIDUI oa Gadii y mani Call pal SUS Jing La yA,» 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1212 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kelegalan photografi diatas selagi tidak menyangkut hal yang dapat mengakibatkan fitnah seperti 
gambar lelaki yang sedang mencium wanita dan sejenisnya, juga seperti menggambar hal yang 
dimuliakan dan disucikan seperti para Malaikat dan Para Nabi dan sejenisnya (maka haram 
hukumnya). | al-Halal wal Haram fi al-Islaam Hal. 132 |. 


AS Gil Ya ya Ol lala mari. 
LA Kila oya yag $ (2) Ap Jadi Yg CA) Tete Y Jake GI Se Oles AN da Ja Dilan, 
CAaBAIY Jail (lang dala AI Ip) sid Laman oya den Ol 4 Aa KP Ola al Ol Ugly Gouly many BLN Ea J3 
ya IU Gain ser al 4 Ale Bai lag AS de LS gl yang 6 Cak! oya OpP IMS de Hey! ds (By IV LS Ry 
ag Jail Ae Jiang Yy CA Mun Any Ani lia SI dadi 
AI HA — Le ya ding ss. 
SULAP peka cg AI Aaly) Ag «SU ISI (Ap Tanya Jetay Uda GAS 1 Sal Kit pl dy» 
Had AI GA Jaka dil de salad alah AS SAI Anal ph SAI dm BP Igilanel, 
Al JSI oya Ale ya Lag 2 JB CA Oya Y og SIN So Aim ly» 
MEI II) (B) Sepat Jonan gd AAS ya Ag JAS SI Mogi ema OS Lap Ak 3 IL Celoely ali Jaf Hilal, 
AI La OLAYI OY # dbyia bata BU Gate Jai A3 | Taka Ja 0 daa Ang PSI (Oh Laila AB) . 
oralyy Alah 42 (0) Jail 20 3 mai yr MS pl Kay. 
| Ikmaal al-Mu'allim Syarh Shohih Muslim VI1/147 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/455822567773890/ 
1783. HUKUM BERBUAT DOSA BAGI ANAK YANG BELUM 
BALIGH 


PERTANYAAN : 
Ayda Az-zahra 
Assalamu 'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh... Pertanyaan titipan malih....:), jika ada anak 


yang belum baligh melakukan perbuatan maksiat,,siapakah yang menanggung dosanya ? Si anak 
tersebut atau orang tuanya ? Sebelum dan sesudahnya syukran...jazakumullah khoir.... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Bila seorang anak melakukan maksiat maka 
tidak ada yang terbebani dosa baik untuk seorang anak itu sendiri atau orang tuanya, namun 
demikian bagi orang tua diwajibkan mengajarkan dan memerintahkan pada anak mengerjakan 
segala kebaikan dan menjauhi kejelekan sejak dini demi mempersiapkannya menjadi insan yang 
cakap, tangkas dan giat beribadah saat ia telah memasuki usia dewasa. 

Oa GL aga yng Caiatan Ca SI Sy Uk CP aral LP HDU 32 pil Ao) HU peang dala Al ba Al yan) Ol 


Nabi Muhammad SAW bersabda : “Terangkat pena dari seorang bocah hingga ia baligh (dewasa), 
dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari orang yang hilang kesadarannya hingga ia 
sembuh” 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1213) 213 


LAY (SI, O yi Oya BAL yag: ILAI sa JB HA Oya sale HI LS AT di dp UAN 1 Ole gal Ju 
(dl 9 SNI Ale Iya gl JB Y Sih J3 cra yee BAL opal Jia ia Gold Konsil DE Gua Uya Jb 3 
Side all dl Us. 


Ibn Hibban berkata “Yang dimaksud terangkatnya pena dalam hadits diatas adalah tidak 
tertulisnya catatan kejelekan tapi tertulisnya catatan kebaikan untuk mereka”. AZ-Zain al'Iraagy 
menambahkan bahwa yang demikian nyata dalam kasus bocah kecil tapi tidak untuk orang yang 
tidur dan orang yang gila karena keduanya tergolong orang-orang yang tidak diterima keabsahan 
ibadahnya sebab keduanya menjalankannya diluar kesadaran, dengan demikian yang terangkat 
adalah pena siksaan hukuman bukan pena pemberian ganjaran berdasarkan sabda Nabi 
Muhammad SAW saat ditanya seorang wanita, “apakah yang ini tergolong haji ?” Nabi menjawab 
“Ya”. | Faidh al-Gadiir IV/47 |. 


O jim! 9 seal SAW ya Sia Tb B Lotad JEy JI Ogo eis SUS Dj Jl dn oU ol Ole S3 
sed! Ily din Bold Road DU Gal ya TB UAN SU, 


Ibn Hibban menuturkan “Yang dimaksud terangkatnya pena dalam hadits diatas adalah tidak 
tertulisnya catatan kejelekan tapi tertulisnya catatan kebaikan untuk mereka”. Guru kami dalam 
Syarh at-Tirmidzy menambahkan bahwa yang demikian nyata dalam kasus bocah kecil tapi tidak 
untuk orang yang tidur dan orang yang gila karena keduanya tergolong orang-orang yang tidak 
diterima keabsahan ibadahnya sebab keduanya menjalankannya diluar kesadaran. | Fath al-Baari 
121121 |. 


Wil 0 ya) Byun Rina plg BUSI Sp Alas oya Ur Clan dala Lila pall ye dah ya ra de Ll 
ad de Pa Ie Pb AYI OTS US dala 3 pel dat) AE gag NYI ya ya de aa png aa 


“Dan wajib bagi orang yang telah tersebut diatas melarangnya dari hal-hal yang diharamkan dan 
mengajarkannya tentang kewajiban-kewajiban dan ajaran-ajaran syariat dhahir lainnya meskipun 
hal-hal yang sunah seperti siwak dan wajib memerintahkannya mengerjakan ajaran-ajaran 
tersebut. Dan kewajiban mengajarkan dan memerintahnya tidak terbatas hingga ia mencapai usia 
dewasa dalam keadaan rasyid (pintar), Biaya pembelajarannya seperti pembelajaran al-Guran, 
adab dan ilmu lainnya dibebankan pada harta anak tersebut, kemudian bila tidak mampu pada 
ayahnya kemuadian pada ibunya. | Fath al-Mu'in 1/25 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/454877057868441/ 
1815. HUKUM SEORANG MUSLIM YANG TIDAK 
MENGETAHUI AGOID 50 


PERTANYAAN : 
Najwa Asnawi 


As-salamualaikum..Wr Wb. al-hamdulillah...matur kasih buat pk admin inie udah bsa posting 
status di Group ini, cuman mau salam-salam aja kok, plus mau tanya nie, di semua penjuru dunia 
saya perkecil dikampung saya banyak sekali yang tidak mengenal agoid 50 : 

" Sifat wajib Alloh SWT 20 

" Sifat Muhal Alloh SWT 20 

" sifat WAjib para Rosul 4 

" Sifat Muhal para Rosul 4 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1214 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


" sifat Jaiz Alloh 1 
m sifat Jaiz para Rosul 1 


Pertanyaan saya bagaimana hukum seorang muslim yang tidak mengetaui Agoid tersebut.? 
apakah batal agidahnya atau ada penafsilan hukum, silahkan di sertai ibarohnya yaa... 


JAWABAN : 
2 Timur Lenk 


Wa'alaikumussalaam, dalam kitab kifayatul awam , bab khilaf ulama tentang sah tidaknya iman 
mugollid (orang yang taglid) disebutkan : 


dala AS Y gia oya Jas JI 3 Mei Ah Uilt Sl OK adl Jilis 3 MS LS Yy Lagis GBI de yeh 


"Maka berhati-hatilah atas perbedaan antara keduanya dan janganlah engkau menjadi diantara 
orang-orang yang bertaglid dalam agidah-agidah agama, karena sebab itu maka jadilah imanmu 
masih diperselisihkan di dalamnya, lantas engkau kekal di dalam neraka, menurut orang yang 
berkata : "tidak cukup taglid itu". 


Mushannif (pengarang kitab kifayatul awam : Syaikh Muhammad al-Fudholi) menganjurkan agar 
kita selalu menjaga perbedaan antara dua perkataan yang sama-sama berhukum wajib 
sedangkan pengertian wajib untuk masing-masing dari dua perkara itu tidak sama. 


Seperti contohnya perkataan : "Allah wajib bersifat gudrah". Maka yang dimaksud wajib disini 
adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal tiadanya, dengan kata lain tidak masuk akal 
(mustahil) jika Allah ta'ala tidak bersifatan gudrah (lemah). Sedangkan jika seseorang itu berkata 
"Mengi'tigodkan bahwa Allah bersifat gudrah adalah wajib" maka pengertian wajib disini adalah 
wajib secara syariat. Artinya sesuatu yang dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan 
maka akan disiksa. Perbedaan makna wajib pada kedua perkara inilah yang harus kita fahami 
supaya tidak keliru menempatkannya. 


Mushannif juga menganjurkan agar kita sebaliknya tidak termasuk orang-orang yang taglid dalam 
masalah agidah, karena kalau kita taglid dalam masalah tersebut maka iman kita jadi mukhtalif 
(sesuatu yang masih diperselisihkan) karena sebagaian ulama yakni yang berpendapat dengan 
cukupnya taglid menyatakan telah tsubut (tetap) iman kita. Sedangkan sebagian lagi yang 
berpendapat dengan ketidak cukupan taglid menyatakan bahwa iman kita belum tsubut (tetap). 
Maka kalau kita taglid, kita kekal di dalam neraka berdasarkan pendapat yang kedua ini karena itu 
berarti iman kita belum tsubut. Adapun jika kita tidak taglid maka para ulama telah sepakat 
mengenai telah tsubutnya iman kita. 


IIA GajPr 3P ErJY Lalas lalas cas JI) Jilid Alor UT JL ISI Lang Gabe OS Uady Co gini JL 


"Imam as-Sanusi berkata : Dan seseorang tidak menjadi mukmin jika dia berkata : Saya mantap 
dengan agidah-agidah itu dan andai saya (diancam) untuk dipotong dengan beberapa potongan 
niscaya saya tidak akan mencabut kemantapan (jazam) saya ini". 


Latah Alam Y Abi! pi ya Jera LAS Lia ella Gali Uelaluu Grande ol oya Belais JS pa 3 Laga USU da 

on dals tu 
"Bahkan dia tidak akan menjadi mukmin sehingga dia mengetahui akan setiap agidah dari yang 50 
ini dengan dalilnya (yang ijmali) dan (mengetahui pula bahwa) mendahulukan ilmu ini adalah 


fardhu sebagaimana dikutip dari kitab Syarhul Ago'id, karena pengarangnya (yakni Sa'di 
Taftazani) telah menjadikan ilmu ini sebagai dasar yang terbina atasnya barang yang selanjutnya. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1215 


2? Najwa Asnawi 
dina Apa Aang oa (LN Hp ce pr AA) 
meal ALI 0 yee GAS, Aaj GAY SL OT jay el, sabl GlE Ol j3b Ad Ol ig ol MIKM de si 
ka dilas y din Jas 
2nd Tai Gb Yg pera DB say dala Snllaasl OS Ol asal Asi Itam «LAI SU SY Lau Jus. 
Sebenarnya saya menanti ini Iho... mohon yang berkenan menguraikannya...! 
? Masaji Antoro 
Mba Najwa Asnawi coba Lihat keterangan keisykalan njenengan pada uraian berikut : 
Al 3 apr 3 Ga Bl ll JB :— 
Ad— Uidi 5S Uole| BE... SATU di 3 
45 nas AAA Tia aa JR Uh aa 
AG 2153 S1 neh somtan 250 mam Sial sad UBS 
48 B,26 pp dg. LIS LS aa Uni, 
SO yaaa sedan Ol yi deal ama tao 
51 Kay Ale Lay Al aa any IKA Ol iba 
52-— Yadi j3 Ugadi VE AS V3 di 
As-Syaikh Ibrahim al-Laggani dalam kitab Jauharatut Tauhid berkata : 
44. Dan Jaiz (boleh) bagi Allah setiap hal yang mumkin (perkara yang antara wujud dan tiadanya 
masih fifty-fifty) baik menwujudkannya atau meniadakaannya seperti memberi rizki pada orang 
kaya. 
45. Allah adalah pencipta setiap perbuatan hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya 
46. Allah adalah Yang menelantarkan hamba-Nya yang dikehendaki jauh dari-Nya dan yang 
memenuhi janji bagi yang Dia kehendaki 
47. Kebahagiaan orang yang beruntung telah tertetapkan dizaman Azali begitu juga kecelakaan 
orang yang celaka dan kemudian tiada bisa beralih 
48. Dan menurut kami (Ahlus Sunnah Wal jamaah) Seorang hamba diwajibkan berusaha meski 
tidak dapat merobah titahNya 
49. Maka hamba tidaklah murni terpaksa tidak pula murni punya pilihan 
50. Bila Allah memberi kita pahala maka semata-mata anugerahNya, bila Allah menyiksa kita 
maka semata-mata karena keadilanNya 
51. Ungkapan Kaum Mu'tazila “Sungguh wajib bagi Allah berbuat kebaikan adalah bohong kaena 
tidak ada suatu kewajiban apapun bagi-Nya 
52. Apakah mereka tidak melihat pemberian petaka bagi para bocah dan sejenisnya ? Maka 
tinggalkanlah ketidak mungkinan 
53. Jaiz (Boleh) bagi Allah berbuat kejelekan dan kebaikan seperti membuat islam atau 
kebodohan kufur atas seseorang. 


Dalam keterangan kitab Jauharatut Tauhid karya As-Syaikh Ibrahim al-Laggani dijelaskan tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1216 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ada sesuatupun yang wajib bagi Allah termasuk berbuat kebaikan pada hambaNya karena bila 
ada kewajiban niscaya Allah bukanlah Dzat Yang memiliki kuasa mutlak yang tunggal yang dapat 
berbuat sesuai kehendakNya. | Tuhfah al-Muriid Hal. 64 J. 


Berikut juga beberapa kitab tafsir menerangkan uraian senada dengan keterangan diatas : 
Inang PAT ag Jl oya pas Ah kata AI de LI Oky Elan ye JA Alona JI Jlesi 1 Uje JU 3 ALI 
Ai dala aa Lalai dasi A8y Aan Bj Aan Yg Uilya G3 Gd aa d Aonlaan Lal die (Syah dll SMS 05 Als 
BII GKY data JI gir LS de ASI LAI AI AT Jd La SOE GA Jai jy dd! 3 Ai pkantuy 
Jb AI Jail ya Jah JS 3 kata! Kama 
2. Para Alim kami berkata “Perbuatan Allah tidak akan lepas dari kemashlahatan meskipun tidak 
wajib bagi Allah berbuat kemashlahatan untuk hamba-Nya, sungguh Allah Maha Mengetahui 


keberadaan hamba-Nya yang andaikan Allah lapangkan rizkinya niscaya akan menyeretnya pada 
kerusakan maka Allah himpitkan rizkinya sebagai bentuk kemashlahatan untuk dirinya. 


Dengan demikian sempitnya rizki seseorang bukan berarti penghinaan dari Allah dan lapangnya 
rizki seseorang juga bukan berarti dia telah mendapatkan anugerah dari Allah. Dan sungguh Allah 
pun telah berikan rizki pada suatu kaum sementara Dia Maha Mengetahui rizki mereka digunakan 
untuk berbuat kerusakan dan andai Allah berbuat kebalikannya (tidak berikan rizki mereka 
berlimpah) niscaya mereka lebih dekat pada kebaikan. Karenanya segalanya tergantung pada 
kehendak Allah dan tidak mungkin membuat ketetapan akan wajibnya Allah berbuat kebaikan 
pada setiap hal yang Allah perbuat 


Keterangan tafsir tersebut terdapat pada : al-Jaami' Li Ahkaam al-Guraan 16/28, Tafsiir al- 
@urthuuby 16/25 dan Tafsiir al-Muniir Li az-Zuhaily 16/25. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


2 Alif Jum'an Azend 


" Bagaimana hukum seorang muslim yang tidak mengetaui Agoid tersebut.? Hukumnya berdosa 
karena meninggalkan kewajiban... 


m Apakah batal agidahnya atau ada penafsilan hukum, ?? Jika tidak tahu dan meyakini sifat yang 
bertentangan dengan sifat 50 itu, maka bisa batal agidahnya.. Jika tidak tahu karena belum 
belajar (dan punya peluang belajar) maka berdosa.. 


" Terus Kalau Bagi LANSIA bagaimana Hukum A@IDAH nya ? Sebetulnya orang yang berakal 
normal secara dhoruri (otomatis tanpa berpikir) akan membenarkan semua sifat 50 itu, tidak 
harus tahu bahasa arabnya. contoh bila dikatakan "Allah itu pasti nggak bisa mendengar", maka 
kalau orang beriman pastilah menyanggah pernyataan itu.. Coba tanyakan satu persatu sifat 50 
itu pada orang normal, dan bagaimana jawabannya... jangan pakai bahasa arab, tapi pakai 
bahasa yang mereka fahami... 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/455752761114204/ 
1843. HUKUM NGEPAL ( MEMPREDIKSI SESUATU ) 
DENGAN AL OUR'AN 


PERTANYAAN : 
Hakam Ahmed ElChudrie 
Menjadikan al-@ur'an untuk NGEPAL hukumnya haram...... 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4217) 217 


AE Son Ha al kli pon OSN PE SN, AI oa Kb ain JI SU el IE (LB) 
(B28 plg HUI only aa Unila Satin) 

terjemahan : al-Damiri berkata, "Adapun mengambil PAL dengan menggunakan al-Guran, ibn 
'Arabi, al-Thurthusyi dan al-Garafi dari mazhab Maliki memastikan bahwa itu adalah haram, 
namun ibn Bathah dari mazhab Hanbali memperbolehkannya. Sedangkan kalau keputusan dari 


mazhab kita (Syafi'i) menghukuminya MAKRUH....... bisa dijelaskan maksud dari ngepal 
tersebut ??? apakah istikharah dengan al-Gur'an juga bisa dimasukkan ???? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II | 
Aang plan Se Jaa VE SUS Ol AU Cod DLL Upah by VI Wang OLI 3 eta YI JII SL la YI yag. 
So Sl i2nkoo JG Ogjny Mi ptik Oa Konsili JB Sg ale Alan yag dai LE dad SI AA Tb G3 
IIS 3 abal 
SIS By Ala G9 yan pb ML yan (3 Metud oya RSA Sg oya Dp el Ia kol Bg ale 
Hm Ole Gian An S3 SUS 3 Igilios salad! JB Koes! oya JI Sea Yg JB Sania Da al TA Ay 3 
(aa Goa GP Godl Sg ae oya MAA yng GA Gde Akaash na Jl Ill ya Jala LL Je KSM Kai) 
SAI PNS eri AYU 
(1270 285 Gn Gsm! BN AS ep SAS Udi Plt AN PI LP KASI 
Sd SAS Upah pay YIU Wang OLA6 3 lema YI 
KESIMPULAN : 


Contoh ngepal, misalnya : Al-Aur'an ditutup lalu baca-baca apa kemudian dibuka lalu dilihat baris 
keberapa kemudian ditafsiri dari artinya ( istikharah dengan al-Gur'an bisa dikategorikan sebagai 
PALL ). 


So El inka JG Ogny Mi ptis Oam Hoall JB Sg Ai ale Alan yag dai LE ad SI AR Tb G3 
By Ala 3 Kramontann ab dil | yan AS Mei oya RSI BA oya Dp lor IS Anglladl Abal malu 3 MS AAS, 
VM SL 
Apapun namanya kesimpulannya ulama berbeda pendapat tentang hukumnya: 
SEA Ie ASIN ai (Hem jer eta A2 S3 LIS 3 Lili Lala JU 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/399570626732418/ 
1844. KAUM WANITA MAYORITAS PENGHUNI NERAKA ? 


PERTANYAAN : 
Muhammad Ma'shum 


Asslamualaikum.. Ada beberapa hadits yang menyatakan bahwa mayoritas penghuni neraka 
adalah kaum wanita, Benarkah ? dan mengapa demikian ? Mohon Sharing Penjelasannya, 
terimaksh. 


JAWABAN : 
2 Khodim Piss-ktb II 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1218 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam. Benar, diriwayatkan dengan redaksi berdekatan oleh Bukhari, Muslim, dan 
Malik. Salah satu penjelasannya tercantum dalam hadits riwayat Bukhari : 


DL al yaa IP Cuti OI) Dilan YI Ori metal DAK, JU AL BI Ja DA aa Lalai Peta UN ea Fi 
lan na Ml 


“Aku diperlihatkan tentang neraka, saat itu kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita yang 
kufur." Sahabat bertanya : "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Rasulullah menjawab : "Mereka 
kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Jika engkau berbuat 
baik kepada salah seorang diantara mereka selama kurun waktu yang panjang kemudian dia 
melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) niscaya dia akan berkata : Aku tidak pernah 
melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu.” (HR. Bukhari). 


2 Ani Fah 


" UTHTHULITU FIIL JANNATI FAROAYTU AKTSARO AHLIHAAL FUGOROO' , WA 
UTHTHULI'TU FINNAAR FAROAYTU AKTSARO AHLIHAAN NISAA'..." 


Artinya : " Aku diperlihatkan di surga , maka yang aku lihat kebanyakan penghuninya adalah 
orang-orang fakir. Dan aku diperlihatkan dineraka , maka aku lihat kebanyakan penghuninya 
adalah kaum wanita". | HR. Imam Ahmad dan Muslim |. 


Pada suatu saat , Sayyidina Ali KW datang kepada Nabi SAW bersama Fatimah. Tiba-tiba mereka 

menjumpai Beliau sedang menangis tersedu-sedu.Ali pun bertanya kepada Beliau : " Ayah dan 

Ibuku menjadi tebusanmu , wahai Rasulullah". ( Maksudnya , kesusahan dan tangisanmu akan 

saya tebus dengan Bapak dan Ibu saya , karena saya sangat mencintaimu ). " Apa yang 

menjadikan engkau menangis?" Rasulullah SAW kemudian menjawab : "Wahai Ali , ketika diriku 

diisra'kan ( diperjalankan ) ke langit , aku melihat para wanita dari umatku disiksa di neraka 

jahanam dengan berbagai macam siksaan.Maka saya menangis karena melihat beratnya siksaan 

mereka". Lalu Beliau menjelaskan detail-detail siksaan itu sebagai berikut : 

1. Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan rambutnya dan otaknya mendidih 

2. Aku melihat seorang wanita yang digantung dengan lidahnya , lalu air mendidih yang sangat 
panas dituangkan ditenggorokannya 

3. Aku melihat wanita yang kedua kakinya hingga puting susunya dan kedua tangannya diikatkan 
pada ubun-ubunnya , lalu Alloh SWT menguasakan padanya ular-ular dan kalajengking unuk 
menyiksanya 

4. Aku melihat wanita yang digantung dengan puting susunya 

5. Aku melihat wanita dimana kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti keledai , dan ia 
dihadapkan pada beribu-ribu siksaan 

6. Aku melihat seorang wanita dengan bentuk rupa anjing , sedangkan api masuk dari mulutnya 
dan keluar dari duburnya , lalu para malaikat memukuli kepalanya dengan palu dari api. 


Lalu Fatimah RA.ha berdiri seraya berkata : " Wahai Ayah tercinta , apakah yang pernah diperbuat 
wanita-wanita itu hingga mereka mengalami siksaan seperti itu ?". Dan Rasulullah SAW pun 
bersabda : 


" YAA BUNAYYAH , AMMAAL MU'ALLAGOTU BISYI'RIHAA FAINNAHAA LAA TUGHOTHTHII 
SYA'ROHAA MINARRIJAAL . WA AMMAAL MU'ALLAGOTU BILISAANIHAA KAANAT TU'DZII 
FIROOSYA ZAYJIHAA . WA AMMAAL LATII SYUDDA RIJLAAHAA ILAA 


TSADYAYHAA WA YADAAHAA ILAA NAASYIYATIHAA WA GOD SALLATHOLLOH 'ALAYHAAL 
HAYAATI WAL 'AGOORIBA , FAINNAHAA KAANAT LAA TAGHTASILU MINAL JANAABATI 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1219) 


WAL HAYDLI WA TASTAHZII-U BISSHOLAH. WA AMMAAL LATII RO'SUHAA RO'SU HINZIIRIN 
WA BADANUHAA BADANU HIMAARIN , FAINNAHAA KAANAT  NAMMAAMATAN 
KADZDZAABATAN . WA AMMAAL LATII 'ALAA SHUUROTIL KALBI WANNAARU TADKHULU 
MIN FIIHAA WA TAKHRUJU MIN DUBURIHAA , FAINNAHAA KAANAT MINNAANATAAN 
HASSAADATAN, WA YAA BUNAYYAH , AL WAYLU LIMROATIN TA'SHII ZAWJAHAA." 


Artinya : " Wahai putriku , adapun wanita yang digantung dengan rambutnya , karena ia tidak mau 
menutupi rambutnya dari lelaki lain. Sedangkan wanita yang digantung dengan lidahnya adalah 
wanita yang menggunakan lisan untuk menyakiti hati suaminya.Maka pembalasan itu setimpal 
dengan perbuatannya.Adapun wanita yang digantung dengan puting susunya adalah wanita yang 
mengajak tidur lelaki lain di tempat tidur suaminya.Lalu wanita yang kedua kakinya diikat hingga 
puting susunya dan tangannya sampai ubun-ubunnya lalu digerogoti ular-ular dan kalajengking 
adalah wanita yang tidak janabat , tidak mau mandi haid , dan mengabaikan sholat.Sedangkan 
wanita yang berkepala babi dan bertubuh keledai adalah wanita yang suka mengadu domba dan 
tukang dusta. Sedangkan wanita yang rupanya berbentuk seperti anjing dimana api masuk dari 
mulutnya dan keluar dari duburnya adalah wanita yang mengungkit-ungkit pemberian dan 
pendengki. Wahai putriku , kecelakaan besarlah bagi wanita yang durhaka terhadap suaminya". 
| Terjemah '"Ugudulijain , Hal 73-75 | 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/466687150020765/ 
1847. TEMPAT KEBERADAAN ARWAH 


PERTANYAAN : 
Kamilulhimam WalAmal Vilmillahwaddien 
Assalamu'alaikum wr wb, apakah bayi yang meninggal juga mendapatkan nikmat kubur ? 
JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Lihat durrotun nasihin hal 179-180 cetakan darul fikr : 
CA aa SAY ya TES TN edan SA ay SU gal Ita 
G Bian OB ndk Uning olga Lely Sela an Adel 3 yebell Jia bei ola Ig lay Calo Clara jig sukai 
Er IPSI go Lely Ehi ya Jet BO eni SY TlgO Ualy BALAI gg Il elemi 3 Yy PAN SY lh 
Ana) (2 ai Bolusrl - O yag 
Abu bakar RA ditanya tentang arwah-arwah ketika keluar dari jasadnya, ke manakah perginya ?? 
beliau menjawab, ada 7 tempat 
1. adapun arwah para nabi dan rosul tempatnya adalah surga adnin 
2. adapun arwah para ulama' tempatnya adalah surga firdaus 
3. adapun arwah para su'ada' (khusnul khotimah) tempatnya adalah surga illiyyin 
4. adapun arwahnya orang-orang mati syahid maka arwahnya berterbangan sebagaimana 
burung dan menuju dalam surga kapan ia mau 
5. adapun arwahnya orang-orang mukmin yang berdosa maka bergelantungan diudara,tidak 
dibumi dan tidak dilangit sampai hari kiamat 


6. adapun arwah para anak-anak orang mukmin tempatnya digunung yang terbuat dari misik 
1. adapun arwahnya orang-orang kafir itu dineraka sijjin dan disiksa beserta jasad-jasad nya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1220 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sampai hari kiamat 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Arwah anak-anak orang muslim menurut banyak keterangan termasuk yang 

dinyatakan oleh Imam Syafi'i berada di surga menempat di perut burung pipit yang berdiam diri di 

lentera-lentera dan digantungkan di “Arsy, ada juga keterangan bahwa mereka berada di bawah 
gunung MISIK di surga.... 

Sesal! AI Ir pUW 4 SYGYI A8 3 JII 3 Adel 

e) Al Jang ye e) ala dua OLS Zior e) ska YI Tu ol Ju « oa Ing TM 93 ola jam Jam , 

Ng laa 9 Sluadi Illor da Aidil pilias Jun ye 3 Unta IYA looh 3 Noel Ken Tidel 3 Ogdalas map 0 ya Jan 

Jaa Ye G Ailan JPU OA Iya OS) oa3 ea AI II 3 PPAS USA ab ad Al 3 Oypo SAM 

HUB BU gol ye del aa pil 3 Hai JUS Bls elool 9 ella Yg 


Sebagian Ulama ditanya tentang keberadaan arwah setelah meninggal, beliau menjawab : 
“Sesungguhnya arwah para nabi berada di surga Adn, arwah para syuhada disurga firdaus 
menempat pada perut burung hijau yang berlalu lalang mengelilingi surga, arwah para anak-anak 
orang muslim dalam perut burung pipit surga berada di bawah gunung MISIK, arwah para anak- 
anak orang musrik berputar-putar di surga namun tiada punya tempat khusus untuk menetap, 
arwah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, memakan harta orang lain dengan bathil 
digantungkan diangkasa dan tiada pernah sampai ke surga dan langit, arwah orang-orang fasik 
yang kafir disiksa dalam kubur mereka dan arwah-arwah orang munafik berada di neraka 
jahannam”. 


GB AE Pe El Pai Ud Alan ai ab Al pel 3 shake! ol Ol Gaal 1 Pe oil ya ada NI 
Ca INI CA (PA Jasl3 Gs ab Age & sladl eo OP JB d yaaa cal 2 Fl Ul YG 3 
Lela Cm AA na malas Sl Coswa # ola, ai ola Lebst3 Se (TeNTA Pr 


Dari Ibn mandah dari Ibn Syihab, beliau berkata : “Arwah para syuhada berada dalam perut 
burung hijau yang digantungkan di “Arsy, sembari menikamati makanan dan istirahat damai di 
taman surga dan mendatangi Tuhannya”. Sedang Ibn Hatim meriwayatkan dari Ibn Mas'ud ra, ia 
berkata : “Arwah para syuhada berada dalam perut burung hijau yang digantungkan dalam 
lentera-lentera “Arsy, mereka dapat keluar masuk dari tempat kediamannya sesuka hati, sedang 
arwah para anak-anak orang mukmin berada pada perut burung-burung pipit, mereka juga dapat 
keluar masuk dari tempat kediamannya sesuka hati”. 


Dalam keterangan kitab lain terdapat tambahan keterangan bahwa arwah mereka dibawah 
naungan Nabi Ibrahim As dan Sarah yang kelak dihari kiamat dikembalikan pada orang tua 
mereka masing-masing. 


AI 3 Je Ab ora YP ga enaN a ye Ula do sama yel g FN Ie Tb Boyke H3 ASI gas 
KALI ag HL dy Ca Bolag meal ah meli. 


Sedang tempat keberadaan arwah... Arwah anak-anak orang mukmin berada dibawah gunung 
yang ada disurga, diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sarah hingga dikemudian datangnya hari kiamat 
dikembalikan pada orang tua mereka masing-masing, mereka juga dapat keluar masuk dari 
tempat kediamannya sesuka hati”. 


bui Lah? ada Jd pra  eargal LAKI AS 3 red air ab Al gor 3 enakk SLS aU 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1221 | 


AG oya! Jlibi Of de Hilal 2 ALI ai IS 
SIA Ag OP JB dgan oat 9S Jala ye Uma IP La gp US AG Aelal ot Je Hilal ye Keno slr) 
Lela Lg LIA IA Tr pilas Apel 3 Oral! SY alga Ola IS dam AA co pia ab Al 3 
Fb Ud rena deal Gila Jasa JI gta 
Arwah para anak-anak orang mukmin berada pada perut burung-burung hijau di surga, mereka 
keluar masuk disurga berada dibawah asuhan Nabi Ibrahim AS, demikian juga pernyataan Imam 
Syafi'i dari sumber Ulama Salaf menyatakan sesungguhnya arwah anak-anak orang muslim 
berada di surga sebagaimana riwayat al-Layts dari Abu @ais dari Hudzail dari Ibn Mas'ud ra yang 
menyatakan : “Arwah para syuhada berada dalam perut burung hijau yang digantungkan dalam 
lentera-lentera “Arsy, mereka dapat keluar masuk dari tempat kediamannya sesuka hati, sedang 
arwah para anak-anak orang mukmin berada pada perut burung-burung pipit, mereka juga dapat 
keluar masuk dari tempat kediamannya sesuka hati, mereka menempat pada lentera-lentera yang 
digantungkan di Arsy”. | Ahwaal al-@ubuur 1/70 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/467862256569921/ 
1848. KEADAAN PARA NABI DI PADANG MAHSYAR 


PERTANYAAN : 
Rahman Syarief 
Assalaamu'alaykum. Apakah Anbiya',ulama dan Auliya dikumpulkan juga di kumpulkan dipadang 
Mahsyar dalam k'adaan telanjang ? Syukron jazaakallahul khair. 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Bila melihat keterangan hadits berikut, maka para nabi juga telanjang namun 
kemudian mereka diberikan pakaian dan pertama kalinya adalah Ibrahim As. 
Jaan HA Lea Lk Oia Ul Mil Ola o kowoanny Data pad Ao pel CSI gag Aan Il Lalb 3 Sy Atadl JBL dj 
bole ES pian Ob Lagi matiy Upah Sy Ga AL 3 Ka ma OP Jia pala y Ale AI elo Gi ane” JB Load 
AAL oya ya Ogrk g OI 3 BA dala premlaah Ca oa Ja ENI oU PL AS Oy ES II Len eiiany 
ALA Ga ya did OS PIL og bond pib elaal Ji eeit JS Led NU II 
Abu Said berkata “Aku mendengar Nabi SAW bersabda : Manusia dibangkitkan dengan memakai 
pakaian saat ia meninggal”. Sedang dalam keterangan hadits lain dikatakan telanjang, maka dapat 
diambil kesimpulan jalan tengah sesungguhnya orang yang meninggal dibangkitkan dari kuburnya 
dalam keadaan sebagian berpakaian dan sebagian telanjang, atau mereka kesemuanya digiring 
dalam keadaan telanjang, kemudian para nabi diberi pakaian dan pertama kalinya adalah Nabi 
Ibrahim As. Atau pengertiannya mereka keluar dari dalam kuburnya dengan pakaian-pakaian saat 
mereka meninggal kemudian saat dimulainya penggiringan mereka digiring dalam keadaan 


telanjang dan pertama kalinya yang diberi pakaian adalah Ibrahim As. | Fath al-Baari 11/383 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/468147583208055/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1222 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1851. HUKUM MENGGUNAKAN SIHIR SEBAGAI SARANA 
PENGOBATAN 


PERTANYAAN : 
Athiyyah Ilahiyyah 


Assalamu'alaikum. Kadang ada orang yang terkena penyakit parah, mungkin juga karena magic, 
sehingga sulit dideteksi secara medis. Pertanyaan : bolehkah menggunakan sihir untuk mengobati 
penyakit ? 
JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Pertanyaan : bolehkah menggunakan sihir untuk mengobati penyakit ? Jawaban : boleh 

IL 9 33 Ja Ai AI by Lean yi Sara YP Gel JB Yo pemakl 00 pewal Jor li Jl Ja obi JU 

Bedak Un Y cord! JB) Sad Lead MS) SAI 

Algurtubhi berkata,apakah tukang sihir boleh dimintai bantuan untuk menghilangkan pengaruh 
sihir dari orang yang terkena sihir ? beliau menjawab bahwa al imam albukhori pernah 
meriwayatkan dari said bin musayyab bahwa yang demikian itu diperbolehkan dan pendapat ini 
didukung oleh al maruzi namun hasan albashori mengatakan makruh,dan as sya'bi berkata tidak 


masalah mengobati sihir dengan cara seperti itu ( memakai bantuan sihir ). | az zawaajir al igtirof 
al kabaair juz 2 hal 170 |. 


2 Ibnu Toha 
Ada Hadits Shahih Muslim sbb : Shahih Muslim 4079 : 


sti WIL gr Ip 3 dad ye ama as yg ipa ai Raga SA vm ea basi Cab Aa 

CP SU JA Al su, Fan JB US Ge USA Jay Gl 2Jatadi SS -Jbb 
Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir, Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: 
Telah mengabarkan kepadaku Mu'awiyah bin Shalih dari "Abdur Rahman bin Jubair dari Bapaknya 
dari “Auf bin Malik Al Asyja'i dia berkata: “Kami biasa melakukan mantera pada masa jahiliyah. 
Lalu kami bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam: Ya Rasulullah! bagaimana 
pendapat Anda tentang mantera? ' Jawab beliau: 'Peragakanlah manteramu itu di hadapanku. 
Mantera itu tidak ada salahnya selama tidak mengandung syirik.' 


Sihir untuk menghasilkan manfaat dan menolak mudharat hukumnya tidak haram, lihat ( Hasyiah 

Gulyubiy wa 'Amirah ) : 
say Golek Wiolos oat Uas Lia Ulas, Jala Anal Gaga Wala Lepby Aeeng OP segi ro Aid yah (peml ) I Up 
SPN 3 SNI Hi Jar VI Ol delay mat Bakay Jilay yoy da Ol) ink dy Gp il Andi Jal canda 
SB) BS AN AN Aa A53 3 muak 3 Rel SI Gta et GAN) OY me SI Oleh UB ad Ja Jalil 4 diisi je 
OB 3 Ady 4 Gl Ag de) Olyebar VR pend OLI Ae de AAU SBY play aral Je 3 mall 
HS MUSI Sh Ai pada pi US. 

FOKUS : 


oo Nb Je Yel tadaiy 


www.islamuna.info 


A@AIDAH | 1223 


2 Mbah Godek 

da Ogan seba lal DIAN Lan Ag Jaa! paeaal EL Una pg Yy ad sb pel lali Of le Opini Iii, 
:121 

Ulama' muhaggigun sepakat bahwa sesungguhnya ilmu sihir itu tidak dianggap jelek dan tidak 


dilarang sesungguhnya yang dilarang itu mengamalkannya,yang dimaksud ilmu disitu adalah 
belajar. | husunul hamidiyyah hal 121 |. 


Hukum belajar sihir itu beda2, lihat sikon.. jika untuk menolak sihirnya ahlil harbi maka hukumnya 
wajib, jika untuk memisah hubungan suami istri maka harom, jika untuk mendamaikan maka 
boleh. 
simon pl Usah JW orng om Bkay Jak aa daa Jadi JyIe OS) Kaho ly Gp dil Anal Jl Knkay 
aa UI pam oya Ah Jt Ilas Alia Ladki SRI JG Ang JP ya UI Ad Aiiak Y peaadl OT 3 jadi ya S3 Gk Lt YI 
ha de A3 IV OMA sol Ikang Pemali 333 Kat Dl Ul YI Ja OLI 0 peng Kali A3 ludl Of Ip 3) 
AI II peni OA daa dy slenel) lennaadl dell Alan yag Sg oya dani pa Ol PAI dag OLS JI dai dj jail 
Kung SB Li Sling) ya2 Lead Iyo y07 Gali de pemadi Iyanny AL Oya ag pn AKA Sa lal Jai pal Jang call 
Hi Ho pb Anal Sana Adil GAN ALA bai) Ce GAB oya Ag aah Lah opal! Kali UU Jl lgi pasuai 
Ya A3 LI JBy org IL ola on yiong Uye SP Ang mat el AYIy SAN oa elly dian Alat IyaI, Lali 
LIS oa pakai) Bln Untadelay pati Jala LD ly mermiil) BUSI lai (3 Gb da de) peni Bl lan 
Hisaaaig (II ada Ja II ehi pg lima SSS GAS Ola 2 AI 3 mua! Cah Plh Uas pall Ja, 
AA SUYI 39063 plus ya ga La padi oya Jar mao —d ata Any S3 Jet (leg Bobol endally Fla € TAS, 
ME 2 mai de Jade Aadilon ad aral JIN SAN as aa Yel SAN dn arah SIM Lia NI La 
Sal 111 : op 
Sad Tea ed Gg stel jl Jas dah oa JA Ojah PU LAS OS Ol pb Y pendi OT UB UV pls A8 (Ae) 
Vas Ge padi BMA 3 Ag orak 2 ni AM lai 3 SNWII Cadtia Jl al andai) Alan Cgaddl JW ol) 
—| Lagi Gigi Ary Leongja UN om Boi lg HA Jah palu o Oo ai JUS Boeeo Sy SY anpaiy 02 prg 
V3 s3 Ol lesi ja de ole ay Let Gal Kail IS Ay Jpl JS le BU Ae al ob AS 
Op Alay Lain putsle Ole a03 gai Aby Leory3 SI SIAN and Jia Gg Ola Ojo AI ya Cdi Boga Uk 
33 Pele yah Jia Tega AE tem ah Ja ST MLS 2, add dil Olly Aioesill Gply pend ea Hp dil Ula 
— 34 
JB denga sh oa By Jiday Yara EN Kngkilly OI 3 PG Ai2y SJ Al yag pel KA Ie II Ai 
151: pati IN Iga de VI LSI edai Y US Ga dg de VI peni pedes Yg ora Al elul 
Bo galita ELAN Olagku 


AHY YP pda Y bli Sh om NS aa le JS GA Alai KAS ling Ana IA an le JS 0mb JAR lai Upin 
Paralel, penmlls Ope jl Ala yul SARI JIN SE Wu, 
kl SI el ls 92 2 0 AL el GAJI olah 


Val BI de HE Of AWB yag SI US Oky dala Jpaki ye ora HS dala elo Jill ado oya Of ea OT dag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1224 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OP SLAI mit la Sg opb al ale Jynall OS pemdb Yo ga Y dl din pie jdi alay Oa SY VI au 
SE 3 168 2 pp AE el AA de Jeda. Jalidi SIA al pendl OY HI lo 
SI UgENy LA Jang JUS II Rita ag B3 ABS BS gl Ganda le Lema Belang alat Jua La yag peng 
Ce OUolay La Of ale M3 eh e IS| SUS pg OA plat y Ka pall Lega y pal MU pb ya JUL Kab, 
JA Gea SO A Gakaaa HI Oey BISU PI OglL f  Oidas Il id aga BP Oya 
SAI ya Gel PA Unkle ala HUI YL Urai Ray EN ole rentan DS Of AI SI ya 3 il Ole 
V RSU Of Aa Winin PUNYI SI panadl P cya ed Vla RAL ja ya ye Jali id Jnapeli Kaali Iyalan d4 onlale 
nnlai3 dalad pak petai oya BAYI oya Gali Ag Ie seba La Ol, Ilaely lai laa JAE Y Ely Ga aa de selai 
hg DL Lele de ai Ot Sa SP ale ml pp JD pam dil Un gag abang ALE pr oi aa) 
KEL 3 299: jp cyaukdi pal 
2 Abdullah Afif 
Insya Allah boleh. 
- Dalam kitab Hasyiyah Galyubi 4/169, cetakan Musthafa al Baabi al Halabi : 
JB of dh Salal Aiplos gal Las Uu Illily Ilgib desa Gagal Ul ya Leg Agen) yS tembdl Sono Aid yag pel ali 
kakak ds Spb no al jl di Jaran Y) Al dada 
- Dalam Kitab al Furuu' (Figh Madzhab Hanbali) : 
ea SIH ELANG JB ENY GA kn EL Fler o pad 0 padi Jang 1 Ke paad OTG JB: 
dl jay SI AI GB dBy Ce IR lai Ig Ja S1 Jay 6 pama JENIS Tag Hall pA3 
MO Padi JL ab Yg Pam Ah Born JB 4 pa pe Va NS Jah al Ko Ce NK oa 
HI heh KEY HI PL Y CA ab Y Of Jaitay 0 Sat Aid pa ya ea Al Ol 4 mn IS S3 
| Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
idfrom-49808idto-4985&bk noz2881D-958 | 


- Dalam Kitab Taghliigutta'liig libni Hajar : 
Ogdam EL Wp JBS ata daun JET, lal ye don al, bg Joey 1 Kama op Ara CAB 1 Bol3 JG, 
As Ah 3 Ga ia U UG, FLY. 
OP An SBO Ata US, Kai oa Saja UB, Bekaama op HA BS JUNI Cak 3, ppr ur iso al JU 
SE OS JB, PL ai JB da0 SUS Gile oya Jl GE Ol pama Jar OS Lab GAY OS al", amal 
ai Lana Dg es Las AE Bb al V3 oem oa dara JB 1 JB, elu VI EMS laa Yi: diy, MMS 
| Sumber : http://www.islamweb.net/hadith/display. hbook.php?bk no-991&pid-520964 


Keterangan : Atsar Imam Gatadah termaktub dalam shahih Bukhari, buka disini dan baca juga 
pendapat Imam Ahmad yang dikutip al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Bari : http:// 
www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-105338&idto-10534&bk no-5281D-3225 
2 Mbah Jenggot Putih 


Menurut pemahaman saya, tidak ada sihir putih, Imam Ibnu Hajar memilih pendapat yang 
mengharamkan (Tuhfah), ibarotnya : 


FI yag Kami) oma Alb ST 0 Y Ie Jt BY JB pg dg all ya alan JI yo Kaki Cal 3S Skl AUSy 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1225 | 


MB cra af Ale ole ya de Ik Lay Ain Gal ih Ag MY II PLSYI Ae Gaal PI Ol ya Lae el MY 

Ibarot Hawasyi Syarwani : 
BN SIN AS Jah SNI Lin dig A3 DUT 2G) pl oya gia La pen ya Jay (Ad PLAY: JP) 
Buat OS Ohy 6 LAI ASIN, SAN, OT oya seger Pemali JB ate Yg AS anal Bolt Pp DI melal JaNI H AI, 
DNAN AH GP HE ngo jl pr all ad Ad HSP AR padi ya 


Contoh kongkrit bagi orang yang sudah mendapat ijazah hizib nashor biasanya ada pesan 
khsusus dari yai yang memberi ijazah untuk tidak sembarang menggunakan hizib tersebut, karena 
hizib tersebut bisa juga dijadikan sarana untuk merusak orang lain (khodamnya galak). 


Link Tuhfah & Hawasyi Syarwani : http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
flag-1&bk no-208ID-9435 


Berikut ibarot selengkapnya : 
da Ida ay Sab SA pa OU 6 paoua Uj genit nd Pad all Ol le Opini GAN 1 Ad! JU 


0. 


Ft 2 
MI « 
Cc TS 2 
2 go D 002 30- 0 -02o- 0. 


“ 2 04 010 0. 20 0. - 010 84 0-0 -— 09 a20 8 ud - 800. Bo Pad 

SB pas Lag «ny Doa pmmal UU mall «Bumi Cat Aint GA HA Lah pawai lag ad ig | O yak U sadlly Opal 

o 0  n0 # Pad 8... . PG 2.2. 4 - o 0 0 0... 9 OL ... “ 2 2.3. O-- 0 

aan Jay» mad) Ula 0G Loely DG Lg € Lonly Pad lali Senat DG Of tata Uh 4 ly yah Ale car 
5 ana - 0 3 ra . ok 3 Io. 2S 30 3 20. Sana 3 020 Pad "Pn 5. 

SE. yebai! Ln peng BA Gidah Jalir U Lag daa Jia La la itil JS dala Kaya 


LI 9. - 2 02. c,9 @ an 2 32 000 Ice ago L.. 0.9 4 00. -— dh 08 0. nm ge 0 

BA Lely « Una aed (USU OU 4 Ot” Mnalai Mala Ol oya Kanji (Hoa La Ala U yg3 taka 4 ji Ah dB Lu 
- “ 2.38 0 02 - (4 0» 3 o 20 d0 1 - TA - sz Ananen 02 2 - SHAGA NA 

IS PB JAM AS UAN pan pe oya OUI asli Lah 4 C2 pi Lag Lae dadai ji dina Ualor dalai aras « 

- ...9 9 3 4 3. 0 @ - &0- 0 00. 8 Ore 2 Go A3 OA - 9. - sz 22 00 IOg DA Pad 

Ita ISA mp KD ena ea ala Uh db UR US Up aa dab, 

-09 Ie 0. 3 00 — 


Jb Vas Ld, : ALA J3 UE Jak Sl ta WE) pa Ups OUas A3 | SI Pe D0 6 RN le Sa alam 
u6 HA ya AI is BA bag SANA Fu UI al fu Ao AAU di Ie Sia Ui and 
Kesimpulan saya : menggunakan sihir untuk melawan sihir hukumnya haram, juga jika digunakan 
sebagai sarana pengobatan, haram juga. 

KESIMPULAN : 


Menggunakan ilmu sihir untuk melawan ilmu sihir atau sebagai media pengobatan, hukumnya 
khilaf. Wallaahu A'lam. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/443573448998802/ 
1859. HUKUM MEMINTA SUMBANGAN KEPADA NON 
MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Laskar ReMas 


Assalamu'alaikum.. Tanya : 
1. Apa hukumnya meminta sumbangan kepada non muslim, untuk acara semisal maulid nabi atau 
isra mi'raj atau acara-acara keagamaan lainnya ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1226 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Apa hukumnya kita menghadiri acara tahlilan atau maulid nabi, tapi yang mengadakan orang 
non muslim ? Tafadh-dhol kepada para asatidz! Syukron, wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 
2 Cecep Furgon 


Jawaban no 1 boleh...dengan sarat jangan mengemis, jika dengan mengemis maka haram, tetapi 
kaitannya dengan perbuatannya, bukan uang pemberian itu (uangnya halal). Ibarot : 


Ag ade Io sin 2 AU 3 ta Lan dl Jb ai IN JS AE ja JS Je dis Wadi LS 
Ani) Wi Jl ya La) . 

Ear Ap PU Wana ap pala ya | Dapil pang op Kp Ia an) JA Ag Ll Ja ad Je 
Ie papi Ain Uma 33 Sa Ulas Ol Utan UpLA le pala pd JI Kgeh UI PAK) La 
BS ajo Alat, pulai ef Has Albi Ob 4 naas 

| | Nihayutl muhtaj 26/50 |. 

Ai D yiad! KS ey JII dala AI al SI Aj ya pad dadi JYSL 9S Cats AI Ol) JAE! ye PI Tilan a 
ee VOL aU WP al ja Al. 

| Faidul bari 4/366 |. 


Jawaban no 2...Boleh dengan sarat: 1, tidak ada hal yang berlawanan dengan agidah dalam 
perayaannya.2 jangan berdo'a meminta ampun untuknya, 3, makanannya jelas kehalalannya. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Umat islam dilarang meminta bantuan kepada kafir dzimmi kecuali karena keterpaksaan. 
Karl GAS ang Lao PEN BS OI HANTAM Vo jo UV op jl A3 HIS etale Ola Y y 
By palluus BSI Gl Ag Filan YI Jl The 
ANVY ata Pb ypY Lipa 
"Orang islam tidak boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir dzimmi atau lainnya kecuali 
jika sudah sangat terpaksa. Menurut dzohir pendapat mereka, bahw meminta bantuan kepada 


orang kafir tersebut tidak diperbolehkan walau dalam keadaan darurat sekalipun. Namun dalam 
titimah disebutkan tentang kebolehan meminta bantuan tersebut jika memang darurat. 


Meski demikian, ketika mereka mengulurkan bantuan dengan keinginan mereka kita boleh 
menerimanya. Asal tidak merugikan umat islam dan uang yang diberikan nyata bukan dari hasil 
yang diharamkan. 


ho Akitny | Ol 3 learn jg BT ya HJ maa 3 


Diperbolehkan wakaf dari orang kafir, meskipun untuk masjid walaupun mereka tidak meyakini 
sebagai pendekatan diri. | Al-bajuri juz.2 hal 63 |. 


9 dai mad AGAN yA Jadid BI Iga Sea SARI ob EA!) JUKI Uta Jab jl pr (de Jai Lastri wnks y 
Lain aids SN JS coaal 


Telah diterangkan dalam hadis atas diperbolehkannya menerima hadiah dari orang kafir dan 
memberikan kepadanya. Raja kaisar pernah memberikan hadiah pada Rosululloh dan beliau 
menerimanya. Kemudian sebelumnya raja kaisar juga pernah memberi hadiah kepada nabi dan 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1227 


beliau menerimanya begitu juga raja lain bnyk yang memberikan hadiah kepada beliau dan beliau 
juga menerimanya. | Ihkamul al ahkam juz IV hal. 238 |. 


Bolehkan menghadiri acara tahlil dan maulid yang dirayakan mereka ? Boleh. terutama untuk 
mencegah timbulnya suatu madhorot yang tidak diinginkan yang dapat dilakukan mereka. Dengan 

catatan hormat menghormati kita tidak mencerminkan bahwa kita meridhoi agama mereka. 
San Ja ob HN Rlaa Ulat any Kab Ao bl! Abal Ul 3 CU Jill 9 Lee GI BT Iolpe MA 
€I to Halehi IS Gn pemall 


Haram mencintai orang kafir yakni adanya rasa suka dan kecenderungan hati kepadanya. 
Sedangkan sekedar bergaul maka hukumnya makruh. Adapun bergaul dengan mereka untuk 
mencegah timbulnya suatu madlorot yang tidak diinginkan yang mungkin dilakukan oleh mereka, 
atau mengambil sesuatu manfaat dari mereka dari pergaulan tersebut, maka tidak diharamkan. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/437024832986997/ 
1881. SIDRATUL MUNTAHA DAN TEMPAT MANUSIA 
AGUNG 


PERTANYAAN : 
Salim Cah Nahdlotul Ulama 


Assalamu'alaikum.mau nanya nh tentang mi'rojnya rosul.apakah rosul ketika mi'roj bertemu allah 
di sidrotul muntaha ? Seumpama ketemu berarti Allah bersemayam di atas dong ? syukron. 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 
Berikut kutipan dari Mutiara Hikmah Buya Yahya : Sidratil Muntaha dan Tempat Manusia Agung 


Bulan ini adalah bulan rojab, jutaan manusia dingatkan kepada sebuah peristiwa agung yang tidak 
pernah terjadi pada makhluk Allah SWT dari dulu hingga nanti kecuali kepada nabi Muhammad SAW. 
Peristiwa luar biasa Isra-mi'raj. 


Ada hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang tentang tempat mulya Sidratul-muntaha dan 
Mustawa, tempat yang Allah tidak memperkenankan siapapun menginjakkan kakinya di sana kecuali 
Rasulullah SAW. Bahkan Malaikat Jibril paling mulyanya malaikatpun tidak berani dan tidak bisa 
sampai kepada tempat tersebut. 


Hal lain lagi adalah naik turunya nabi Muhamad untuk mengambil pendapat dari Nabi Musa, berikut 
perbincangan Rasulullah SAW dengan Allah SWT di tempat tersebut. Kejadian dahsyat dan luar biasa 
ini sungguh mengagumkan hati ahli iman. Ini adalah memang urusan hati dan tidak akan bisa faham 
kejadian ini kecuali ahli iman. 


Kejadian dahsyat dan luar biasa (Isra-mi'raj) ini sungguh mengagumkan hati ahli iman. Ini adalah 
memang urusan hati dan tidak akan bisa faham kejadian ini kecuali ahli iman. 


Hal yang perlu di cermati dibalik kisah luar biasa ini adalah hanyutya sebagian orang dalam irama 
kekaguman terhadap kisah sidratul-muntaha dan mustawa berikut dialog Rasulullah SAW dengan 
Allah SWT. Hingga sampailah pada titik keyakinan bahwa Rasulullah berdialog dengan Allah SWT di 
tempat itu karena menganggap disitulah tempat Allah SWT. Dan mungkin juga terbayang sebuah 
suasana hening saling duduk berhadapan dan berdampingan antara Allah SWT dengan Rasulullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1228 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAW. 


Inilah kesesatan agidah bahkan itulah kekafiran yang tersembunyi dibalik sebuah keyakinan. Disinilah 
orang sering salah alamat, seolah telah meyakini Tuhan Allah SWT yang (laisa kamtslihi syaiun)tidak 
diserupai aleh apa dan siapapun, akan tetapi ternyata telah tersesat di jalan menyerupakan Allah 
dengan makhlukNya. Meyakini Allah SWT bertempat, berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW 
adalah salah jalan dalam beriman kepada Allah SWT. 


Begitu indah dan istimewanya perjalanan Isro-mi'roj, mempesonakan hati yamg mencari-cari 
keteduhan dibalik penghambakan kepada Allah SWT. Menghadirkan renungan dalam makna sambung 
komunikasi dengan Allah Yang Maha Agung yang terurai dalam kekhusukan dalam Sholat. Shalat lima 
waktu. 


Akan tetapi Shalat yang semestinya penghambaan kepada Allah bisa berubah menjadi penyembahan 
kepada berhala yang di hayalkan jika ternyata seorang yang lagi Sholat telah meyakini tuhanya duduk 
dan membutuhkan tempat, buah kesalah pahaman akan isra mi'rojnya Rasulullah. 


Shalat yang semestinya penghambaan kepada Allah bisa berubah menjadi penyembahan kepada 
berhala yang di hayalkan jika ternyata seorang yang lagi Sholat telah meyakini tuhanya duduk dan 
membutuhkan tempat, buah kesalah pahaman akan isra mi'rojnya Rasulullah. 


Sungguh benar Rasulullah SAW telah diperjalankan oleh Allah SWT dari masjidil-haram ke masjidil- 
agsa lalu menembus langit ketujuh hingga albaitil-makmur dan sidratul-muntaha dengan ruh dan 
jasadnya. Lalu berdialog dengan Allah SWT. Itulah tempat kemulyaan yang hanya disediakan untuk 
memulyakan Rasulullah SAW saja. 


Yang perlu diyakini bahwa tempat itu bulkanlah tempat Allah SWT. Sebab Allah SWT yang 
menciptakan tempat. Sebelum Allah SWT menciptakan tempat Allah SWT tidak butuh kepada tempat 
dan setelah Allah SWT menciptakan tempat Allah SWT tetap tidak butuh kepada tempat. Tidak bisa 
dan tidak boleh menyebut Allah SWT bertempat. 


Bagi Allah SWT sangat mudah mengajak dialog khusus dengan Rasulullah SAW dimana saja. Bisa di 
Indonesia, Malaysia dan Amerika atau di bukit Tursina seperti yang pernah terjadi pada nabi Musa. 
Akan tetapi untuk seorang Nabi yang paling Allah SWT cintai dan mulyakan, Allah SWT mengingikan 
dialog dengan kecintaanNya itu di tempat yang sangat istimewa yang tidak penah dijamah oleh apa 
dan siapapun. 


Tempat tersebut adalah tempat untuk memulyakan Rasulullah SAW dan bukan tempatnya Allah SWT. 
Maha suci Allah SWT yang tidak diserupai oleh segala ciptaan Nya. 


Wallahu a'lam bishshowab. 


Seorang ulama Ahlussunnah wal Jama'ah, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki menguraikan dalam kitabnya "Wa huwa bi al'ufug al-a'la" yang 
diterjemahkan oleh Sahara , publisher dengan judul Semalam bersama Jibril “alaihissalam: 
Rekaman berbagai peristiwa besar sepanjang perjalanan akbar dari Mekkah al-Mukarramah 
menuju Sidrah al Muntaha pada halaman 284 dan 286 menyampaikan : 


Halaman 284 : 


"Walaupun dalam kisah mi'raj yang didengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya Rasulullah, 
seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya terdapat jarak tertentu, 
karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi shallallahu 
alaihi wasallam pada malam Isra' sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek lagi dari itu, tetapi 
beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang hamba). 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1229) 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika ditelan hiu 
dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah ta'ala dengan 
ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, ketidakterbatasannya dan 
ketidaktertangkapnya. Menurut suatu pendapat ikan hiu itu membawa Nabi Yunus alaihissalam sejauh 
perjalanan enam ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh al Baghawi dan yang lainnya. 


Apabila anda telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi wasallam 
naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan beliau di hadapan 
penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Penegertian ini dikuatkan 
dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan sebagai penghulu para Nabi 
dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat beliau tanpa menggunakan burag". 


Halaman 286 : 


"Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi Musa 
alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak berarti adanya 
arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci-sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: “kembalilah ke 
tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah dari tempat Beliau 
berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan bermohon kepada 
Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di tempat itu atau menempati 
tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan tempat. Maka kembalinya Nabi 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah kembali Beliau meminta di tempat itu 
karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah 
tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di bumi. 


Walaupun beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam ketika 
ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama dalam kedekatan 
dengan Allah ta'ala. Kaerena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari tempat, dan suci dari 
menempati ruang. 


Al Gurthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-Arabi al Maliki 
mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari Imam al- 
Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia ditanya, “Apakah Allah 
berada di suatu arah?” la menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu” Ia ditanya lagi, “Apa yang 
ditunjukkan oelh hadits ini? Ia menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin Matta alaihissalam 
menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan menjadi berada di dasar laut 
dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau, 
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” sebagaimana Allah ta'ala memberitakan 
tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam duduk di atas rak-rak yang hijau 
dan naik hingga sampai ke suatu tempat di mana Beliau dapat mendengar gerak Galam dan 
bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan mewahyukan apa yang Ia wahyukan kepadanya, tidaklah 
Beliau shallallahu alaihi wasallam lebih dekat kepada Allah dibandingkan Nabi Yunus alaihissalam 
yang berada dikegelapan lautan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan para hambaNya, Ia 
mendengar doa mereka, dan tak ada yang tersembunyi atasNya, keadaan mereka bagaimanapun 
mereka bertindak, tanpa ada jarak antara Dia dengan mereka. Jadi, Ia mendengar dan melihat 
merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap di bumi yang paling 
rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih para pengemban “Arsy di atas langit yang 
tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ia mengetahui segala 
sesuatu dan dapat membilang segala sesuatu". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1230 ) 230 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Aba Zerra 


Jadi yang harus diyakini saat sholat itu gmn ?? kan banyak yang bilang, kalau sholat itu dialog 
dengan Allah, menyembah Allah, apa yang harus dibayangkankan ? Kan kita berkeyakinan Allah 
ada tanpa arah dan tempat...mohon penjelasannya..biar manteb tauhidnya.. 


2 Alif Jum'an Azend 


Aba Zerra, Dalam penggalan riwayat sebuah hadits yang sangat masyhur disebutkan : ".......Lalu 
orang itu bertanya lagi : "Lalu terangkaniah kepadaku tentang ihsan.” (Beliau) menjawab: 
“Hendaklah engkau beribadah kepada Alloh seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau 
tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau". Dari situ bisa 
didapat Makna Ihsan dalam beribadah. Sebuah amal dikatakan hasan cukup jika diniati ikhlas 
karena Allah, adapun selebihnya adalah kesempurnaan ihsan. Kesempurnaan ihsan meliputi 2 
keadaan : 

1. Magom Muragobah yaitu senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap 
aktifitasnya, 

2. Magom Musyahadah yaitu senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh 
aktifitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Magom ini lebih tinggi daripada magom pertama. Jadi 
ihsan dalam beribadah BUKAN BERARTI DENGAN MEMBAYANGKAN Allah. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/469790653043748/ 
1899. PERNIKAHAN NABI ISA SETELAH TURUN KE BUMI 


PERTANYAAN : 
Ibnu 'aLy ALhabsyie 


Dikatakan bahwa nabi isa a.s ketika trun ke bumi untuk membunuh dajjal beliau menikah di bumi.. 
Pertanyaannya:ada yang tau ga nabi isa menikahnya dengan siapa?! Di tunggu jawabannya.. 


JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Nabi isa menikah dengan wanita penduduk asgolan 
A3 sang ME Kn ILK US Ale Cat OTP Lan Olly Ny OMiaas Jade ab Ta ol 
dng ale AI alan AI Jgay 33 Hler If lay Sya Ita Dadi play Ale Al elo 
Kemudian sesungguhnya isa menikah dengan wanita dari penduduk asgolan dan dikaruniai 2 
anak kemudian isa alaihis salam hajji ke baitullah alharom dan berziarah dimakam nabi 


Muhammad saw lalu beliau sakit disana dan akhirnya wafat pula disana dan disemayamkan 
disamping makam nabi Muhammad saw. | bada'i izzuhur hal 126 maktabah syamilah |. 


2 MuMu Bsa Juga 

Ada riwayat : 

em Ie Sa ya maa 3 UT PB 3 Ma alay Tia Una laba Kah Wap y maa JP II para or ms OI 
ian Jang La ng YP DK La yadi Len Ab 3 Ilerall Jai Ld SA al maa al Ia ng 

Anaknya perempuan (ini kata abu laitsi as-samargandi ra.) dan ka'ab menyelisihi riwayat ini beliau 


mengatakan bahwa Nabi isa memiliki 2 anak laki-laki.(mukhtasor tadzkirotu gurthubi imam 
sya'roniy). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1231 ) 231 


Nama anaknya : Muhammad dan Musa 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4732540793640721 
1900. TRADISI " SESAJEN " DALAM RITUAL KEAGAMAAN 
DAN MASYARAKAT 


PERTANYAAN : 
Fachruddin Al-Abrori Assegaf 


Assalamu'alaikum, Apakah diperbolehkan sesajen untuk Alloh.??? Karena ada sebagian tkoh 
muslim yang menggunakan sesajen dalam ritualnya (wirid) 


JAWABAN : 
Umam Zein 


Wa'alaikumussalaam, Hukumnya Tafshil : 

1. Haram, jika tujuannya untuk mendekatkan diri (tagarrub ) pada jin, 

2. Boleh, jika hanya bertujuan bersedekah untuk mendekatkan diri pada Alloh (tagarrub ilallah), 
selama tidak dilakukan dengan menyia-akan harta benda. 


Catatan : Sebenarnya sekedar bersedekah dengan niat mendekatkan diri pada Allah tidak pantas 
dilakukan di tempat-tempat tadi, agar orang-orang awam tidak meyakini bahwa penghuni tempat- 
tempat tersebut memang dapat mendatangkan malapetaka kalau tidak diberikan sesajen, atau 
keyakinan-keyakinan lain yang bertentangan dengan syariat. 
OS JS dy sole Eay po TN BOS elab ang ya AL Sal SNI am H So el BII 2 Oo lan 
Jani En al WS IS MS Ag Je ag sya pb Ta SINI 3S lea JS ol ol SNIS Ae ega dil ban 
AS Aye ale U adil Ae Lala —A Sad LAS WS OS Ad inka) melia! Asas Ol Je ya Il il 
oa IS Ob (WI SAN BUYI Je Je Rela dd SU PL jild bl US 3 dad II oi in dedi oU, 
Asah Joel Jr Bdg mag! daan plat oYI Of Iyo no LS Legi o yeni Sukai ya. 
oolias| 3S Y La pl yall pang NE GUI LS ye ya2e 3 Ala es YAI JI HS Ia Saka 0,4 Ol ge 1 ob. 


“Tradisi yang sudah mengakar di sebagian masyarakat yang menyajikan makanan dan 
semacamnya kemudian diletakkan di dekat sumur atau tanaman yang hendak dipanen dan 
ditempat-tempat lain yang dianggap tempatnya jin, serta tradisi lain seperti menyalakan beberapa 
lampu di tempat penyimpanan padi selama tujuh hari yang dimulai dari hari pertama menyimpan 
padi tersebut, begitu pula tradisi-tradisi lain seperti dua contoh di atas itu hukumnya haram jika 
memang bertujuan mendekatkan diri kepada jin. Bahkan bisa menyebabkan kekafiran ( murtad ) 
jika disertai tujuan pemuliaan dan wujud pengabdian. Keputusan hukum ini digiyaskan dengan 
hukum penyembelihan hewan yang dipersembahkan untuk berhala yang disebutkan oleh fugaha 
dalam kitab-kitab mereka. 


Adapun jika sekedar bersedekah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah untuk 
menghindarkan diri dari kejahatan yang dilakukan oleh jin tersebut maka diperbolehkan selama 
tidak dengan cara menyia-nyiakan harta benda, seperti tradisi menyalakan lampu yang baru saja 
disebutkan. Karena hal tersebut tidak termasuk dalam sedekah yang terpuji dalam pandangan 
syari'at, Sebagaimana ulama menjelaskan bahwa menyalakan lampu di depan tempat shalat 
tarawih dan di atas gunung arafah itu dikategorikan bid'ah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1232 ) 232 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Saya berkata : Bahkan sekedar bersedekah dengan niat mendekatkan diri pada Allah pun tidak 
pantas dilakukan di tempat-tempat ditempat-tempat tersebut, agar orang awam tidak salah faham, 
lalu meyakini hal yang tidak seharusnya diyakini .” (Bulghatut Thullab hlm. 90/91). 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/473134112709402/ 
1904. MASA DITIUPKANNYA RUH PADA JANIN 


PERTANYAAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Assalaamu 'alaikum wa 'alaikunna. Usia brapa bulan bayi ditiupkan ruh ? Bolehkah syukuran 4 
bulanan berharap doa semoga dalam lindungan Allah swt hingga terlahir nanti ? mohon berbagi ) 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Masa ditiupkan ruh pada janin saat ia telah usia 4 bulan/120 dalam kandungan : 
Ala Ve on P3) GA Jab A3 pad ai In SG U Sayie Mo el yel Kd Up 
Bila ia telah genap usia empat bulan yakni 120 hari keatas, batasan tertiupkannya ruh kedalamnya 


maka bayi tersebut wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan tanpa dishalati. | Asna al-Mathaalib 
1/313 |. 


PA MBS pes nd OK Ad mad Eh MSI 

Sesungguhnya sempurnanya anak dan ditiupkan ruh kedalamnya adalah setelah genap usia 4 
bulan sebagaimana yang ditegaskan oleh sebuah hadits. | Asna al-Mathaalib 1/312 |. 

bilan Wp273 pda) GAS Jab Ad Taj Tadi Ae Laga wayang BL Gal sei dag Judi! IS 


Bila ia terlahir genap usia empat bulan yakni 120 hari keatas, batasan ditiupkannya ruh 
kedalamnya maka bayi tersebut wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan secara mutlak. 
| Faanah at-Thoolibiin 11/123 . 


ME Aan aa YON adl ah oi Je sll Gl. 

Dan Para Ulama sepakat bahwa masa ditiupkannya ruh tidak terjadi kecuali setelah genap usia 
empat bulan. | Fath al-Baari 13/311 |. 

Ceri Ula dag gl 0 oma il aa PALI em Aan ya Ja: JI Ti Anya eledi Hkg 

Bt bi lg CA SI la 0 UE Oey Gilas ot de Jap SAI Galiadl 3 yaaa al gaH SAS N Jaa 

LO Uta mad Aa gais P3 Jia Rain OU PUS Jin le OI Fl aya oa al Ula Csara 

Dan para pakar Figh berbeda pendapat dalam masa ditiupkannya ruh, apakah 40 malam ?, 42 

hari ? Atau 120 hari ? Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa masanya adalah 120 hari dengan 

berlandaskan hadits riwayat Ibn Mas'ud yang telah lalu yang menegaskan bahwa ikatan ruh 

dengan anak tidak terjadi kecuali setelah masa 40 hari yang ketiga (120 hari), dan sesungguhnya 

bayi berada dalam rahim ibunya selama 40 hari pertama berbentuk mani, 40 hari berikutnya 


berbentuk segumpal darah, 40 hari berikutnya berbentuk segumpal daging dan kemudian 
ditiupkan ruh yang mengakibatkannya menjadi hidup. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 18/265 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/474402359249244/ 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1233 


1908. WAHDATUL WUJUD 


PERTANYAAN : 
Edi Purwoko 


Assalamualaykum, pinisepuh mohon pencerahan. benarkh ajaran WIHDATULWUJUD itu 
sesat..?? syukron atas jawabannya 


JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Bila yang ditanyakan pahamnya maka paham manunggaling kawulo gusti, wahdatul wujud, ittihad, 
hulul, dan istilah semacamnya adalah sesat berdasarkan ijma'. Bila yang ditanyakan ucapan hulul 
dari pembesar ulama shufiyah seperti al-Hallaj, Ibnu 'Arabi, dan yang lainnya maka menurut 
mayoritas ulama tidak boleh dinisbatkan pada mereka paham hulul. Sebab ucapan tersebut 
adalah istilah khusus shufiyah, kedudukannya sekedar sebagai hikayah yang diucapkan dalam 
keadaan fana'. Bagi jumhur mereka tidak dihukumi kufur. Sementara segolongan ulama lain 
seperti as-Subki dan Ibnu Mugri berpendapat tentang kekufurannya. 


Pembuktian jumhur bahwa ucapan itu tidak termasuk paham wahdatul wujud, dari mafhum fatwa 
as-Suyuthi, bisa diketahui dari dua hal: 

- Ucapan tersebut keluar dari mulut pemuka ulama yang masyhur keilmuan dan amal shalihnya 

- Bantahan ulama itu sendiri atas konsep hulul dalam sebagian karyanya yang lain 


Sementara pada pemula pengikut shufiyah yang benar-benar terjebak pada paham hulul akan 
meyakini bahwa seorang salik ketika sudah sampai pada derajat suluk yang tinggi maka 
terkadang akan menyatu dengan dzatiyah Allah. Wal'iyadzu billah. Wallahu subhanahu wa ta'ala 
a'lam. 


Jie Ro yaa Binal) Kan le 3 IS JB il GAN UT S3 ag MLS de IAI RAJIN ol din LD yalap jas pari La el) 
Cage Ji Laila aa OT y2 Dildad Ugal) dika Yy Lb odla Aallia Aa DG Ulil diy Alis IL yag KISI SI H7 Ay 
ISL oya Ogydbay Sold Ce Opening MEI, JI Jill OM O pian Ad mall yAAS) ella II) 
"Penjelasan yang paling baik atas ucapan ulama besar 'ana alhag yang menunjukan wahdatul 
wujud yaitu ucapan tersebut diucapkan dalam keadaan mabuk dan tenggelam kesadaran akalnya. 
Allah mengangkat taklif atas orang yang hilang akal dan hukum ucapannya diabaikan. Maka 
jangan memiliki anggapan tertentu atas perkataan tersebut, janganlah condong, apalagi 
menganggapnya sebagai ideologi tersendiri. Tidak henti-hentinya para ulama dan pemuka shufi 
menjelaskan kebathilan ucapan hulul, mengingatkan atas bahayanya, serta memperingatkan atas 
kesesatannya." (al-Hawi lil Fatawi, 2/123). 
EA ma | DUS | ole Ju 
crabuah! 3 pada! Flag Tah pal! Gaal SINI es plak G0 Ding Lesi aya na Je Jb SLEYI Jet OS 
"Pengarang Mi'yar al-Muridin berkata: dasar dari paham ittihad itu bathil, mustahil, dan tertolak 


oleh syariat, akal, dan 'urf, berdasarkan ijma' anbiya, auliya, para pemuka shufiyah, serta seluruh 
ulama dan kaum muslimin." (al-Hawi lil Fatawi, 2/126). 


SIARAN 9 Cl) SUSIKI 0 pat Ga asikl 33 Dls «Jalu dalan ma WS ON MEYII II ena YA ola Yg « 
383 sEYI, Jalu Jalal p yel 3 9d Ii, Sealmlly bali pari meri al Alay Jat JS ngasi Ita ia Y, 
Jt ana Sya ya adi WEI, Val gila 1d Buka ya JUS G9 ct de Ceak US JI LT 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1234 ) 234 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Janganlah beranggapan bahwa para arifin itu berpaham hulul dan ittihad. Sebab hal itu tidak layak 
dijadikan dugaan oleh orang yang mau berpikir. Terlebih dugaan itu atas orang yang terkemuka 
dengan ilmu kasyaf, ilmu yagin, dan ilmu musyahadahnya. Janganlah kaum yang berakal 
beranggapan bahwa orang yang terkemuka di masanya dengan keunggulan ilmu, amal shalih, 


mujahadah, teguh menjalankan syariat, akan tergelincir dalam paham hulul dan ittihad. Guruku Ali 


ibn Wafa mengisyaratkan hal itu dalam syairnya : Mereka menyangkaku berpaham hulul dan 
ittihad “ Sementara hatiku kosong dari selain tauhid. (al-Hawi lil Fatawi, 2/127). 


Saad! B cyrat II SULI Ob OJEUII A8 yamzkl 20 peang —JU OT Il dee ob 3 BNI oral naa Gas IE 
Ad SI JS Laji Jopogl Ab pena ly 


Syaikh Sa'duddin at-Taftazani berkata dalam Syarh al-Magashid: sebagian pengikut shufi 
menyangka bahwa suluk ketika ditekuni dan meyelam pada derajat wushul yang dalam maka 
terkadang akan menyatu dengan Allah di dalam ba (al- -Hawi lil Fatawi, 21128). 


aa IA ja DE Sya HA AN Ab DH bl cpmodi gain Lo) Dyama Bal 5 1S YG 
pdh (Ulah Gaib 53 OprJe Ulir Ol 2Uka3 Ci lenala Sandal Ge yiga laa Ina Gal) 02 GAS Ge 
AS ag La js Hoa Ol: an BEA J8. 

PS ALA Se je HAL KA galian ppt sal, :JE IU png Kie met Ab cal pa) aga JG 
Hala pakis Tiki jay 1 al 


As-Subki berkata: begitu juga kalangan shufi terbagi dalam dua golongan ini, dijelaskannya 


panjang-lebar, lalu diakhir ucapannya berkata: golongan ulama shufi mutaakhirin seperti Ibnu 


Arabi, Ibnu Sab'in, al-Gawnawi, dan al-Tilmisani, mereka tersesat, jahil, keluar dari jalur islam 
apalagi jalur ulama. 


Ibnu Mugri berkata : keraguan atas kekafiran golongan seperti Ibnu Arabi akan dihukumi kufur. 


Zakariya al-Anshari berkomentar : golongan seperti Ibnu Arabi maksudnya golongan yang ucapan- 
ucapannya bagi orang lain tampak sebagai ucapan hulul. Pendapat yang benar atas masalah ini 
bahwa mereka tetap sebagai muslim terkemuka, ucapan-ucapan hulul tersebut diberlakukan 
dalam konteks istilah mereka para ulama shufiyah serta menjadi kalam hagigi bagi mereka. 


(Mughni Muhtaj, 4/97). 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/476349605721186/ 
1910. FITNAH KUBUR DAN SIKSA KUBUR 


PERTANYAAN : 
Rachmat Affan di 


Assalamu 'alaikum. nanya : samakah antara fitnah gubur n siksa kubur ? mohon dijlaskan..mtur 
nuwun 


JAWABAN : 
2 Timur Lenk 


pe IS Ale UI PLUS yah € 0g BD Diy 0AS ya Ta ab ya Da SAI HKN BISU 6 pil lag OLI —£ 
asal Uu Jala oya iban SHU) Sia OSN Dog MENU HliL go dalem Gaanai 3 01 8 yag Ole Jl Sp US ya 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1235 


€ JUS Dis oya Jl Alis ea 3 3 Oglg hy pP ya IL adl Oral! Alea0 yamg ENAS 9 4 ida ya US pb « 
Abay And ya CPI pil Wako Ita nyawa . 

(al at Ope JT Uarat Rel pit pg Uetn) Tae gabe Dip aa ai Pn BU JA Gas ya maa aa 
OT Iya mail ISI Eli g 3 me dl alone das Sig on 3 ay Il Aa ON peng dala Ah elo JEy . 46 | BE 3 ya 
Ol bat lah «yangg BL aan dil aga 1 Jai opa Ui SAS Jar JI da 3 dy LS 1 OY is Wldaks OIL 
dd Ga Jis Ula Jail SS ga 3 Said GILA af BSI Lal € Lan Lah (RSA ya Tedin dg Al Wat JSI ya Sukai « 
hunng Goleudl otg » 1 Cnkitl VI dala oya Larang Ron Teman ASI Uta Jualo oya RE Ja, yg P4 cai Yy saya Y Jas 
Hang Ala Al dl ai yP Ole » 


ya AI ajal Le San TE Gta pb mama dang Dika peti pelan dala OI ba oil Ob HB ani OLYI 

SBS by ASI AI AI pi dag yr Ong CEWE Up A9 BEI NU yk shg an SAI ab oya dl el 
AW 0 Kia Wat Jp UBI Ola yanf OA OT Ulas YI af Kengl p ISP "1 elang dala AN eko JB CI Ta) ob 

ob agat Saung AL ae ya 1 JB Tinga OLS Ob 4 Jia OS FB yed MS Jen JII 3 Ja ES Ud OYjAS 
inna HS Ogan 03 GA Tammka PMS Jyid Isl led US OLS Oi «Apung onkes Talas Ol aga, ALVI AI Y 
Cab alay "UUS Anoman ya dl ding Can 4 Alah YP diy Y SA yng ai pd Er Jld cad dya eN3 
Ol. 


GEA YG GP dbla Y JAS yag! F4 Bali kal ya PKI yag Jaa j0 ASI) Kia SIN Jl jang OLI 
SAB Iga ya Cating 6 OWyl Ol yand Weda G elor LS LAI 4 sll LA ata oa pp DB Aa ah OY LI gua 
AS ah Ang Angle 6 Pala Oa Ola ya Jalak SAM cela INA el, 
Intinya: kita wajib iman adanya siksa kubur, nikmat kubur, dan fitnah atau pertanyaan kubur. 
2? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Wr Wb. Yang dimaksud FITNAH KUBUR adalah cobaan, ujian dan 
kebingungan akan pertanyaan dua malaikat dalam kubur, sedang yang dimaksud SIKSA KUBUR 
adalah penghimpitan tanah, kesengsaraan dan kegelapan dalam kubur. Siksa kubur terkadang 
bermula dari fitnah kubur seperti saat seseorang kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
dua malaikat kemudian ia disiksa tapi terkadang tidak bermula dari fitnah kubur, seperti saat ia 
dapat menjawab dengan benar namun kemudian ia disiksa sebab sembrono dalam menjalankan 
perintah Allah dan menjauhi laranganNya. 


ISU Iliae S KASI (pil Ae oya AL deal AI Jasa G Una OA ya 


“Barangsiapa meninggal dalam keadaan berkaitan dijalan Allah, maka ia terselamatkan dari fitnah 
kubur” artinya selamat dari kebingungan dalam pertanyaaan dua Malaikat. | At-Taysiir Bi Syarh al- 
Jaami' as-Shaghiir 11/589 |. 


3 0 3 0 0 0 - 2,43 0 3 3-02 (3 
ge Silat WS Aby ole YIy Ola! Aa yap) Ke Ula lay Log oya Sih) SSI Ea G3 
SBS abg diy Lali A3, JURI AB LA A3 


Dan tersebutkan dalam hadits al-Kusuuf “Dan sesungguhnya kalian mendapatkan “fitnah didalam 
kubur” yang dikehendaki adalah pertanyaan munkar dan nakiir bagian dari fitnah, cobaan dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1236 ) 236 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hjian. | An-Nihaayah Fii Ghoriib al-Atsaar 111/777 |. 
WP pe Kal, Wani! oya della # gih oya gl dah Jpn Olnzal el JW Dllay pil Rd ya 
“Dari fitnah kubur dan siksa kubur” artinya fitnah kubur dari ujian pertanyaan dalam kubur atau dari 


siksa kubur artinya dari penghimpitan tanah, kesengsaraan dan kegelapan dalam kubur. | “Umdah 
al-Mafaatih Syarh al-Miskaah V/425 |. 


Ay lagi pon OL dd 0 Lt US lia ole (le ole Hiles (EN Ii) JSI Aye SBS (HE yag) 
ser Gal Ie Ko F GEA La Ob lam OI 

(Dan dari fitnah kubur) artinya kebingungan dalam menjawab pertanyaan dua malaikat. (Dan dari 
siksa kubur) terdapat athaf “Aam pada khash sebab siksa kubur terkadang timbul dari fitnah kubur 
seperti saat seseorang kebingungan menjawab pertanyaan kemudian ia disiksa dan terkadang ia 


dapat menjawab dengan benar namun kemudian ia disiksa sebab sembrono dalam menjalankan 
perintah Allah dan menjauhi laranganNya. | At-Taysiir Bi Syarh al-Jaami' as-Shaghiir 1/431 J. 


BUAS ya Ugal, Upaya 3 YP og 3 Jia Y Ob (dll dh AON OB YI Atadel Al gl Anal pa LS lema ya Le) 
Zn 

“Tidak mati seorang muslim dihari jumat atau malamnya kecuali Allah menyelamatkannya dari 
fitnah kubur” artinya dengan tidak mendapatkan pertanyaan dalam kubur karena dihari dan malam 


jumah tercurahkan rahmat Allah yang terbesar. | At-Taysiir Bi Syarh al-Jaami' as-Shaghiir 11/712 J. 
Wallaahu A'lamu Bis Shpwaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/476741835681963/ 
1925. APAKAH DI SYURGA ADA MATAHARI 


PERTANYAAN : 
Mukhtashor Zidan Aswaja An-Nawawi 
Assalamu alaikummau nanya,apakah di surga ada matahari ? makasih. 
JAWABAN : 
? Timur Lenk 
SEA GLEN AA ur kapuas AI mani 
Sy LAS pegade Rebo La ygaj Yg Las Upah Oya Y SBU Je Ud OS La pny Ato Tyo UE alay: SW 
MJ Ud yes 
aren e de else (121 20 SEy pra Ie LAJU, AI Jay Uang dy 
Gp ol de Iilay € daya 1 (Lay ga dag Al Anana de mamang CA As de mapnar : Jdy . oli Al 
kaga mali "1 JL mal ye Jia — eekag dala AI ala — AI Syury Ol yag pal Sayg Lion Id Jab ay AI ai 
Hak ds melly CI pjLe Hlleorl ds melly «at All alat de madly € Sa Tadual lue al Ui" 
ga deng je Alat Ua Day JI 3 SI NIS AI HA Cm GT 2 diy Adel meglora Gl Lang Lor 
Hei He 3 Los RA 3 dam ya dna Uilg BAYI demak WIB 2 ed ya Ol: pa A3. Jill 
bd 3 al AN Ye Lw. 


www.islamuna.info 


A@AIDAH | 1237 


Dayse Lead Jamu Yg Cjr Lead Ja lan B pakig SU oa JE Ae ou Kam LO la Su dada 
Lead CA Tor Ge jar JB AS 4 Lal UK Kelam th Olg Lela JB BAYI G SSGYIY Lia 3 OS BI mal oY. 
JS Am GL OI YAN ran 1 Oli de Gg alel AI Welerg pai A3) Ilemdl 3 mall ENI de 
VI SE 3 Gi Y KAI SNI, 1 Yaa oma Lite ISP Cola gektadi UII yag 6 Jemudll Let 6 jaya 
BJB Olga dee Jd EYD ISI 0 Saga RAN dala SA GI GI AS). Ai ya P3 aa la ai 
aj: 
pi da ji El II oma ajak Ola BIS og ml Labor yaa 

Ahli surga tidak melihat matahari 
SY JB 3 Urin Tag Yg ca Lan Na mid AS Sa Ab 3 Oya Yel la Lea Op NY: 
Als ale — AI Syay J1 JB — te og — Ina Boo elo ad yen Layan Yo Lab JP 3 US Aib Ranu 
O Led seb 3 Ld Utami UD Jaod 4 Liang Gatang JST 7 1 JG — Jong jae — Us, III SAN "1 alay 
sal ag (ear (122 200) oo He GA ea OA adl 4 Laga ya al ya OA Le Bah € Hama — 
Kakby pad doll Oma LAS Aza! JURI 5 mewmemaadg " 2g Yg P5 gema edel elya OM" JB Al — lag ale Al lp 
Dpdl Ape 3 sad ya Size AYI 03 Iin ab AI Ole uj Jilia dy Sella na Gladi 20 JB). mo 
HA HIT JUL alay OT AI IL da MAT SI JII Jat Of Gg 4 deal dd yag «ella ya UJI yA 1 gran sil JL) 
Pl ph JB. ala Lag raj lis oa male OjAl : 
Ha JB tam Raha ipa Ab up Pnygnj See jl: 
Yg ia mb Leni Lead Ogp YG iba aj ab  Syng Aj Una Uerales Sel 3 5 UI, 
ba ab SP ad 03 dadi Ja La 1 Unas al IU Led BSI Ud Aj ea i JlS AB AS (ra) Toge Gay all 
Olyao) hb dgid jd Il Lah La pgn Yg Las Upah Oya VE Uap JB Ogaid AS dl oat aa la opab : 
Si IAI Ii Leg «Lab ji ya Ol ESA € m2 leg Rabb alim 5S) «Iya Yg Lt ola wang) 
adil) OlusYl ds : 
dn IG obeII JS ET US pete Relay 1 Il alah dibuahi a5 ala EN de Il Ja ad dil add Ip UI 
IN OS Ol Anil HA pelek OP LS P3 Yg GAY OLS Ol Hsani Bob) pala Allan ed CAN aa 
dls Ganatily . Ul Goo calo UR OI Jay Geadl ISP «le IL plain dal G Ole Ul Of Ilang dea Y, 
bani Kawal 1 Jaiy . Ileebil dle Alan yag Ut2 dil ae JII G1 Sya LS (ena) (123 20) Je Like JUN Je 
dala Ogng ata Yg La Lead Oya Y abya de Jeda Sit Spogh Rino atd 4 Rail Air Along CET 3 Rim « 
dala Dasa JNUSII OS Of Je Aib dn EA P3 Al Regd ya JNE UNS LAN JG. Ai oi lal de: J3 
Alma Sea (Oya S ag ja. 
Idi Yg Ang US petadal dn Y 6 sembah MEA HUI Uglitd «Load cal DA UU Ga Lela oa el eb3,j 
PA Wah aany Lia JS din oa pemlasnl Ulg 4 dala ES alor lg 6 AI Sandi) Ant P3 OP 1 Aa JUy . 303 JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1238 ) 238 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PN PUS dor lg SU URUS) 6 Bogy C3 La pm Joly 0 ASI Clana Lpanloy «OLS JI USU) «Boy uya Red 
ee url dg 03 | Lembaran Upin JT yag C3 TAS Lia JST ag cod d Us Lain IT yan js WN eE 3: 
adas Ara 4 JLN 2 Akai . Job Jagad Sopail Jelly 0 An Le Lia Jalin Ga Aa) Ii La UB ya gl Of ea II 

SEN US Hai MY re Ia. 

Of Lebak Jis D4 OT Jiaihy 1 Soy. Lal Ceanga Al MLS y Ya Ody 1 IYAS 3 JA oya ang UAS NA 

Un rab AI lea Tej. 

dad IE JB ya al Ser ya Han 3S SLS Oli Up 1 JB 6 SUN al Say AB | lag la Gg 1 cb: 

AS C2 Yaly JNE Jltal Lady 6 ellong Alabaia Lia 6 AAN JAY 3 yan Lain y 6 R3 WS, 6 mart dj Les por 
SI SAM 3 8 GUI JAN Jliay 1 Geloel jinor gal JB. pem A3 ad JI ya Ol 6 Jamal ya dy Un oa Lela 
Iling Kaya el MAP J3: Odia jadi Jat OY 5 Cs yaml ISA Sling 4 dtang Go abah SIN JAMI Jaa. lgu 
AkbU lali Jaf La, S3 Lali GI JII okay 2 jim gal JB. meat cal Ja Sail 1 bg oya Ialah ca JAMI 
oi eri dp Gg lajy : 


JAM Fill as Glag | noe Jas Sbd ma | 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-z48&surano-76&ayano-13 


Wallaahu A'laamu Bis Showab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/479802915375855/ 


1937. Membongkar Kesesatan Tauhid Wahabi 


Membongkar Kesesatan Ajaran Wahabi Yang Membagi Tauhid kepada 3 Bagian: tauhid 
uluhiyyah, tauhid Rububiyyah, tauhid Asma' Wash-shifat 


oleh AGIDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA TEMPAT 


Pendapat kaum Wahabi yang membagi tauhid kepada tiga bagian: tauhid Uluhiyyah, tauhid 
Rubibiyyah, dan tauhid al-Asma' Wa ash-Shifat adalah bid'ah batil yan menyesatkan. Pembagian 
tauhid seperti ini sama sekali tidak memiliki dasar, baik dari al-@uran, hadits, dan tidak ada 
seorang-pun dari para ulama Salaf atau seorang ulama saja yang kompeten dalam keilmuannya 
yang membagi tauhid kepada tiga bagian tersebut. Pembagian tauhid kepada tiga bagian ini 
adalah pendapat ekstrim dari kaum Musyabbihah masa sekarang: mereka mengaku datang untuk 
memberantas bid'ah namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang membawa bid'ah. 


Di antara dasar yang dapat membuktikan kesesatan pembagian tauhid ini adalah sabda 
Rasulullah: 

dn) NI Hal mela & Ipaas 2 UUS (las 186 Ai Span uda BINA YO Vpakgita 5 AI pai af DA 

Mah 

“Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (llah) 

yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka melakukan 


itu maka terpelihara dariku darang-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali karena hak”. (HR 
al-Bukhari). 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1239 


Dalam hadits ini Rasulullah tidak membagi tauhid kepada tiga bagian, beliau tidak mengatakan 
bahwa seorang yang mengucapkan “La Ilaha Illallah” saja tidak cukup untuk dihukumi masuk 
Islam, tetapi juga harus mengucapkan “La Rabba Illallah”. Tetapi makna hadits ialah bahwa 
seseorang dengan hanya bersaksi dengan mengucapkan “La Ilaha Illallah”, dan bersaksi bahwa 
Nabi Muhammad adalah utusan Allah maka orang ini telah masuk dalam agama Islam. Hadits ini 
adalah hadits mutawatir dari Rasulullah, diriwayatkan oleh sejumlah orang dari kalangan sahabat, 
termasuk di antaranya oleh sepuluh orang sahabat yang telah medapat kabar gembira akan 
masuk ke surga. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih- 
nya. 


Tujuan kaum Musyabbihah membagi tauhid kepada tiga bagian ini adalah tidak lain hanya untuk 
mengkafirkan orang-orang Islam ahi tauhid yang melakukan tawassul dengan Nabi Muhammad, 
atau dengan seorang wali Allah dan orang-orang saleh. Mereka mengklaim bahwa seorang yang 
melakukan tawassul seperti itu tidak mentauhidkan Allah dari segi tauhid Uluhiyyah. Demikian pula 
ketika mereka membagi tauhid kepada tauhid al-Asma' Wa ash-Shifat, tujuan mereka tidak lain 
hanya untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat Mutasyabihat. 
Oleh karenanya, kaum Musyabbihah ini adalah kaum yang sangat kaku dan keras dalam 
memegang teguh zhahir teks-teks Mutasyabihat dan sangat “alergi” terhadap takwil. Bahkan 
mereka mengatakan: “al-Mu'aw-wil Mu'ath-thil”, artinya seorang yang melakukan takwil sama saja 
dengan mengingkari sifat-sifat Allah. Na'Udzu Billah. 


Dengan hanya hadits shahih di atas, cukup bagi kita untuk menegaskan bahwa pembagian tauhid 
kepada tiga bagian di atas adalah bid'ah batil yang dikreasi oleh orang-orang yang mengaku 
memerangi bid'ah yang sebenarnya mereka sendiri ahli bid'ah. Bagaimana mereka tidak disebut 
sebagai ahli bid'ah, padahal mereka membuat ajaran tauhid yang sama sekali tidak pernah dikenal 
oleh orang-orang Islam?! Di mana logika mereka, ketika mereka mengatakan bahwa tauhid 
Ulahiyyah saja tidak cukup, tetapi juga harus dengan pengakuan tauhid Rubiibiyyah?! Bukankah 
ini berarti menyalahi hadits Rasulullah di atas?! Dalam hadits di atas sangat jelas memberikan 
pemahaman kepada kita bahwa seorang yang mengakui "La Ilaha Illallah” ditambah dengan 
pengakuan kerasulan Nabi Muhammad maka cukup bagi orang tersebut untuk dihukumi sebagai 
orang Islam. Dan ajaran inilah yang telah dipraktekan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. 
Apa bila ada seorang kafir bersaksi dengan ”La Ilaha Illallah” dan "Muhammad Rasilullah” maka 
oleh Rasulullah orang tersebut dihukumi sebagai seorang muslim yang beriman. Kemudian 
Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan shalat sebelum memerintahkan 
kewajiban-kewajiban lainnya: sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadits oleh al-Imam 
al-Bayhagi dalam Kitab al-I'tigad. Sementara kaum Musyabbihah di atas membuat ajaran baru, 
mengatakan bahwa tauhid Uluhiyyah saja tidak cukup, ini sangat nyata telah menyalahi apa yang 
telah diajarkan oleh Rasulullah. Mereka tidak paham bahwa ”Uluhiyyah” itu sama saja dengan 
"Rububiyyah”, bahwa ”Ilah” itu sama saja artinya dengan "Rabb”. 


Kemudian kita katakan pula kepada mereka, Di dalam banyak hadits diriwayatkan bahwa di antara 
pertanyaan dua Malaikat: Munkar dan Nakir yang ditugaskan untuk bertanya kepada ahli kubur 
adalah: "Man Rabbuka?”. Tidak bertanya dengan "Man Rabbuka?" lalu diikutkan dengan "Man 
Ilahuka?”. Lalu seorang mukmin ketika menjawab pertanyaan dua Malaikat tersebut cukup dengan 
hanya berkata "Allah Rabbi”, tidak harus diikutkan dengan "Allah Ilahi”. Malaikat Munkar dan Nakir 
tidak membantah jawaban orang mukmin tersebut dengan mengatakan: "Kamu hanya 
mentauhidkan tauhid Rubiubiyyah saja, kamu tidak mentauhidkan tauhid Uluhiyyah!!”. Inilah 
pemahaman yang dimaksud dalam hadits Nabi tentang pertanyaan dua Malaikat dan jawaban 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1240 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seorang mukmin dikuburnya kelak. Dengan demikian kata "Rabb" sama saja dengan kata ”Ilah”, 
demikian pula "tauhid Uluhiyyah” sama saja dengan "tauhid Rububiyyah”. 


Dalam kitab Mishbah al-Anam, pada pasal ke dua, karya al-Imam Alawi ibn Ahmad al-Haddad, 
tertulis sebagai berikut: 


"Tauhid Uluhiyyah masuk dalam pengertian tauhid Rubibiyyah dengan dalil bahwa Allah telah 
mengambil janji (al-Mitsag) dari seluruh manusia anak cucu Adam dengan firman-Nya "Alastu Bi 
Rabbikum?”. Ayat ini tidak kemudian diikutkan dengan "Alastu Bi Ilahikum?”. Artinya: Allah 
mencukupkannya dengan tauhid Rububiyyah, karena sesungguhya sudah secara otomatis bahwa 
seorang yang mengakui "Rububiyyah” bagi Allah maka berarti ia juga mengakui ”Ulihiyyah" bagi- 
Nya. Karena makna "Rabb" itu sama dengan makna ”Ilah”. Dan karena itu pula dalam hadits 
diriwayatkan bahwa dua Malaikat di kubur kelak akan bertanya dengan mengatakan "Man 
Rabbuka?”, tidak kemudian ditambahkan dengan "Man Ilahuka?”. Dengan demikian sangat jelas 
bahwa makna tauhid Rubibiyyah tercakup dalam makna tauhid Uluhiyyah. 


Di antara yang sangat mengherankan dan sangat aneh adalah perkataan sebagian pendusta 
besar terhadap seorang ahli tauhid: yang bersaksi "La Ilaha Illallah, Muhammad Rasulullah”, dan 
seorang mukmin muslim ahli kiblat, namun pendusta tersebut berkata kepadanya: "Kamu tidak 
mengenal tahuid. Tauhid itu terbagi dua: tauhid Rububiyyah dan tauhid Uluhiyyah. Tauhid 
Rubiibiyyah adalah tauhid yang telah diakui oleh oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. 
Sementara tauhid Ulihiyyah adalah adalah tauhid murni yang diakui oleh orang-orang Islam. 
Tauhid Uluhiyyah inilah yang menjadikan dirimu masuk di dalam agama Islam. Adapun tauhid 
Rububiyyah saja tidak cukup”. Ini adalah perkataan orang sesat yang sangat aneh. Bagaimana ia 
mengatakan bahwa orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sebagai ahli tauhid?! Jika benar 
mereka sebagai ahli tauhid tentunya mereka akan dikeluarkan dari neraka kelak, tidak akan 
menetap di sana selamanya, karena tidak ada seorangpun ahli tauhid yang akan menetap di 
daam neraka tersebut sebagaimana telah diriwayatkan dalam banyak hadits shahih. Adakah 
kalian pernah mendengar di dalam hadits atau dalam riwayat perjalanan hidup Rasulullah bahwa 
apa bila datang kepada beliau orang-orang kafir Arab yang hendak masuk Islam lalu Rasulullah 
merinci dan menjelaskan kepada mereka pembagian tauhid kepada tauhid Uluhiyyah dan tauhid 
Rubibiyyah?! Dari mana mereka mendatangkan dusta dan bohong besar terhadap Allah dan 
Rasul-Nya ini?! Padalah sesungguhnya seorang yang telah mentauhidkan "Rabb" maka berarti ia 
telah mentauhidkan ”Ilah”, dan seorang yang telah memusyrikan "Rabb" maka ia juga berarti telah 
memusyrikan ”Ilah”. Bagi seluruh orang Islam tidak ada yang berhak disembah oleh mereka 
kecuali "Rabb" yang juga ”Ilah” mereka. Maka ketika mereka berkata ”La Ilaha Illallah” bahwa 
hanya Allah Rabb mereka yang berhak disembah: artinya mereka menafikan Uliihiyyah dari selain 
Rabb mereka, sebagaimana mereka menafikan Rubiibiyyah dari selain Ilah mereka. Mereka 
menetapkan ke-Esa-an bagi Rabb yang juga Ilah mereka pada Dzat-Nya, Sifat-sifat-Nya, dan 
pada segala perbuatan-Nya: artinya tidak ada keserupaan bagi-Nya secara mutlak dari berbagai 
segi”. 


(Masalah): Para ahli bid'ah dari kaum Musyabbihah biasanya berkata: "Sesungguhnya para Rasul 
diutus oleh Allah adalah untuk berdakwah kepada umatnya terhadap tauhid Ulihiyyah: yaitu agar 
mereka mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Adapun tauhid Rububiyyah: yaitu 
keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam ini, dan bahwa Allah adalah yang mengurus 
segala peristiwa yang terjadi pada alam ini, maka tauhid ini tidak disalahi oleh seorang-pun dari 
seluruh manusia, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir, dengan dalil firman Allah 
dalam AS. Lugman: 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1241) 


(25 0Lah AI JI AN Akan Gie ya meta 3 
“Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan seluruh lapisan langit dan 
bumi? Maka mereka benar-benar akan menjawab: “Allah” (AS. Lugman: 25) 


(Jawab): Perkataan mereka ini murni sebagai kebatilan belaka. Bagaimana mereka berkata bahwa 
seluruh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sama dengan orang-orang mukmin dalam 
tauhid Rubibiyyah?! Adapun pengertian ayat di atas bahwa orang-orang kafir mengakui Allah 
sebagai Pencipta langit dan bumi adalah pengakuan yang hanya di lidah saja, bukan artinya 
bahwa mereka sebagai orang-orang ahli tauhid: yang mengesakan Allah dan mengakui bahwa 
hanya Allah yang berhak disembah. Terbukti bahwa mereka menyekutukan Allah, mengakui 
adanya tuhan yang berhak disembah kepada selain Allah. Mana logikanya jika orang-orang 
musyrik disebut sebagai ahli tauhid?! Rasulullah tidak pernah berkata kepada seorang kafir yang 
hendak masuk Islam bahwa di dalam Islam terdapat dua tauhid, Uluhiyyah dan Rubibiyyah! 
Rasulullah tidak pernah berkata kepada seorang kafir yang hendak masuk Islam bahwa tidak 
cukup baginya untuk menjadi seorang muslim hanya bertauhid Rububiyyah saja, tapi juga harus 
bertauhid Ulihiyyah! Oleh karena itu di dalam al-@uran Allah berfirman tentang perkataan Nabi 
Yusuf saat mengajak dua orang di dalam penjara untuk mentauhidkan Allah: 

BO Ik) AGEN JA AN Ai Dita SU 
"Adakah rabb-rabb yang bermacam-macam tersebut lebih baik ataukah Allah (yang lebih baik) 
yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan yang maha menguasai?!” (AS. Yusuf: 39). 


Dalam ayat ini Nabi Yusuf menetapkan kepada mereka bahwa hanya Allah sebagai Rabb yang 
berhak disembah. 


Perkataan kaum Musyabbihah dalam membagi tauhid kepada dua bagian, dan bahwa tauhid 
Ulahiyyah (Ilah) adalah pengakuan hanya Allah saja yang berhak disembah adalah pembagian 
batil yang menyesatkan, karena tauhid Rububiyyah adalah juga pengakuan bahwa hanya Allah 
yang berhak disembah, sebagaimana yang dimaksud oleh ayat di atas. Dengan demikian Allah 
adalah Rabb yang berhak disembah, dan juga Allah adalah Ilah yang berhak disembah. Kata 
“Rabb” dan kata “Ilah” adalah kata yang memiliki kandungan makna yang sama sebagaimana 
telah dinyatakan oleh al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad di atas. 


Dalam majalah Nur al-Islam, majalah ilmiah bulanan yang diterbitkan oleh para Masyayikh al- 
Azhar asy-Syarif Cairo Mesir, terbitan tahun 1352 H, terdapat tulisan yang sangat baik dengan 
judul “Kritik atas pembagian tauhid kepada Ulihiyyah dan Rububiyyah” yang telah ditulis oleh asy- 
Syaikh al-Azhar al-'Allamah Yusuf ad-Dajwi al-Azhari (w 1365 H), sebagai berikut: 


(Sesungguhnya pembagian tauhid kepada Ulihiyyah dan Rubiibiyyah adalah pembagian yang 
tidak pernah dikenal oleh siapapun sebelum Ibn Taimiyah. Artinya, ini adalah bid'ah sesat yang 
telah ia munculkannya. Di samping perkara bid'ah, pembagian ini juga sangat tidak masuk akal: 
sebagaimana engkau akan lihat dalam tulisan ini. Dahulu, bila ada seseorang yang hendak masuk 
Islam, Rasulullah tidak mengatakan kepadanya bahwa tauhid ada dua macam. Rasulullah tidak 
pernah mengatakan bahwa engkau tidak menjadi muslim hingga bertauhid dengan tauhid 
Ulahiyyah (selain Rubiibiyyah), bahkan memberikan isyarat tentang pembagian tauhid ini, walau 
dengan hanya satu kata saja, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Demikian pula 
hal ini tidak pernah didengar dari pernyataan ulama Salaf, yang padahal kaum Musyabbihah 
sekarang yang membagi-bagi tauhid kepada Uluhiyyah dan Rububiyyah tersebut mengaku-aku 
sebagai pengikut ulama Salaf. Sama sekali pembagian tauhid ini tidak memiliki arti. Adapun firman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1242 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah: 

(25 ola) AI 73 AN Akan Gie ya mata Aa 
“Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan seluruh lapisan langit dan 
bumi? Maka mereka benar-benar akan menjawab: “Allah” (AS. Lugman: 25) 


Ayat ini menceritakan perkataan orang-orang kafir yang mereka katakan hanya di dalam mulut 
saja, tidak keluar dari hati mereka. Mereka berkata demikian itu karena terdesak tidak memiliki 
jawaban apapun untuk membantah dalil-dalil kuat dan argumen-argumen yang sangat nyata 
(bahwa hanya Allah yang berhak disembah). Bahkan, apa yang mereka katakan tersebut 
(pengakuan ketuhanan Allah) "secuil”-pun tidak ada di dalam hati mereka, dengan bukti bahwa 
pada saat yang sama mereka berkata dengan ucapan-ucapan yang menunjukan kedustaan 
mereka sendiri. Lihat, bukankah mereka menetapkan bahwa penciptaan manfaat dan bahaya 
bukan dari Allah?! Benar, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari mulai 
perkara-perkara sepele hingga peristiwa-peristiwa besar mereka yakini bukan dari Allah, 
bagaimana mungkin mereka mentauhidkan-Nya?! Lihat misalkan firman Allah tentang orang-orang 
kafir yang berkata kepada Nabi Hud: 


(04 nya) ppm Cree Jam Alzsl VI J5 Ol 


"Kami katakan bahwa tidak lain engkau telah diberi keburukan atau dicelakakan oleh sebagian 
tuhan kami” (AS. Hud: 54). 


Sementara Ibn Taimiyah berkata bahwa dalam keyakinan orang-orang musyrik tentang 
sesembahan-sesembahan mereka tersebut tidak memberikan manfaat dan bahaya sedikit-pun. 
Dari mana Ibn Taimiyah berkata semacam ini?! Bukankah ini berarti ia membangkang kepada apa 
yang telah difirmankah Allah?! Anda lihat lagi ayat lainnya dari firman Allah tentang perkataan- 
perkataan orang kafir tersebut: 


NA ..N 


(36 AN aa Jl ka ye 
"Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka: “Ini untuk Allah dan ini untuk berhala- 
berhala kami”. Maka sajian-sajian yang diperuntukan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai 


kepada Allah: dan saji-sajian yang diperuntukan bagi Allah maka sajian-sajian tersebut sampai 
kepada berhala mereka” (@S. al-An'am: 136). 


Lihat, dalam ayat ini orang-orang musyrik tersebut mendahulukan sesembahan-sesembahan 
mereka atas Allah dalam perkara-perkara sepele. 


Kemudian lihat lagi ayat lainnya tentang keyakinan orang-orang musyrik, Allah berkata kepada 
mereka: 


Ob sa 1 3 A1 masi ey Saka San SHU) 
"Dan Kami tidak melihat bersama kalian para pemberi syafa'at bagi kalian (sesembahan/berhala) 
yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu tuhan di antara kamu"(@S. al-An'am: 94). 


Dalam ayat ini dengan sangat nyata bahwa orang-orang kafir tersebut berkeyakinan bahwa 
sesembahan-sesembahan mereka memberikan mafa'at kepada mereka. Itulah sebabnya 
mengapa mereka mengagung-agungkan berhala-berhala tersebut. 


Lihat, apa yang dikatakan Abu Sufyan: "dedengkot” orang-orang musyrik di saat perang Uhud, ia 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1243) 243 


berteriak: "U'lu Hubal” (maha agung Hubal), (Hubal adalah salah satu berhala terbesar mereka). 
Lalu Rasulullah menjawab teriakan Abu Sufyan: "Allah A'la Wa Ajall” (Allah lebih tinggi derajat-Nya 
dan lebih Maha Agung). 


Anda pahami teks-teks ini semua maka anda akan paham sejauh mana kesesatan mereka yang 
membagi tauhid kepada dua bagian tersebut!! Dan anda akan paham siapa sesungguhnya Ibn 
Taimiyah yang telah menyamakan antara orang-orang Islam ahli tauhid dengan orang-orang 
musyrik para penyembah berhala tersebut, yang menurutnya mereka semua sama dalam tauhid 
Rubibiyyah!”. | oleh Cah Bayi J. 


1965. SIFAT KEAMPUHAN KERIS PUSAKA SAKTI DARI 
SISI TAUHID 


PERTANYAAN: 
Amien Rowie 


Keris adalah peninggalan bersejarah dijawa.. Bagemana hukumnya percaya pada keris, bahwa 
keris itu penya kekuatan..???? tetapi memang sudah terbukti bahwa keris itu penya kekuatan 
karena ada khodam didalamnya,, dan tidak diketahui pakah khodamnya itu setan atau jin kafir 
atau yang lain, yang pasti keris itu terbukti ampuh, semisal, orang yang megang keris tersebut 
menjadi kebal tidak mempan pokulan berat n senjata tajam.. Bagaimana hukumnya percaya keris 
tersebut yang mempunyai kekuatan..?? Dan bagemana hukumnya memake keris untuk berobat 
dengan keris yang mempunyai kekuatan bisa menyembuhkan..???? Mohon kterangan yang detail 
dan jelas bukn cuman ibarot saja... Triterimakasihh. 


JAWABAN: 
» Sunde Pati 


Lali YP aa SAS Reni BAU Jia yag JAN Jaf aus LAS SIS Ale gl malah Jia yag 


WAMAN YA@UL BITTOB'I AU BIL ILLATTI....FADZAKA KUFRUN INDA AHLIL MILLATI WAMAN 
YAGUL BIOUWWATIL MUDA'AATI....FADZAKA BID IYYUN FALA TALTAFITI (khoridatul bahiyyah)| 


2 Umi Davin 


Afwan, semoga keterangan ini membantu : Imam al-Munawi menjelaskan, menggunakan rukyah 
(kecuali yang syariyyah), jimat dan pelet (pengasihan) dianggap syirik sebagaimana dalam 
redaksi hadits, karena hal-hal di atas yang dikenal di zaman Rasulallah sama dengan yang dikenal 
pada zaman jahiliyah yaitu rugyah (yang tidak syariyyah), jimat dan pengasihan yang 
mengandung syirik. Atau dalam hadits, Rasulallah menganggap rukgah adalah syirik karena 
menggunakan barang-barang tersebut berarti pemakainya mengi'tikadkan bahwa benda-benda itu 
mempunyai pengaruh (ta'tsir) yang bisa menjadikan syirik kepada Allah. Imam ath-Thayyibi 
menanggapi hadits tersebut bahwa yang dimaksudkan dengan syirik pada hadits di atas adalah 
mengitikadkan bahwa jimat tersebut mempunyai kekuatan dan bisa mempengaruhi (kekuatan 
merubah sesuatu) dan itu jelas-jelas bertentangan dengan ke-tawakkal-an.(2) 


Di bagian lain al-Munawi menjelaskan bahwa pengguna jimat sama dengan melakukan pekerjaan 
ahli syirik yang mengi'tikadkan bahwa jimat tersebut dapat menolak takdirnya yang sudah tercatat. 
Namun, jika jimat tersebut berupa asma atau kalam Allah atau dengan (tulisan berbentuk) dzikir 
Allah yang tujuannya untuk ber-tabarruk kepada Allah atau penjagaan diri serta tahu bahwa yang 
dapat memudahkan segala sesuatu adalah Allah maka hal itu tidak diharamkan. Pendapat ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1244 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


disampaikan Ibnu Hajar yang dikutip oleh al-Munawi dalam Faidh al-Gadir.I3| 
Iwww.piss-ktb.com/2012/03/f0020-rajah-wifia-jimat.html 


Keterangan yang lain 


2 Sulis Saja Imuet 

Hukum berobat dengan orang semacam PONARI dan batunya selama mayakini bahwa 
mu'astirnya (yang menyembuhkan) adalah Allah ,bukan air yang dicelupkanin batu 

Hukum keyakinan diklasifikasikan dalam 4 bentuk: 

Kalau menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari maka ulama' sepakat dihukumi 
kufur. 

Kalau Menyakini bahwa yang menyembuhkan adalah batu ponari atas kekuatan yang di titipkan 
Allah pada batu tersebut maka khilaf 

- Pendapat Al-Ashoh tidak dihukumi kufur dan bisa disebut fasig. 

- Mugobil Ashoh dihukumi kufur. 

Kalau meyakini bahwa batu tersebut pasti bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka 
tergolong jahil (orang bodoh) dan tidak menyebabkan kufur 

Kalau meyakini bahwa batu tersebut biasanya bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah maka 
termasuk golongan yang selamat. 


Reverensi: 

Tuhfah Al-Murid hlm. 58 

Ghoyatu Talkhish hlm. 206 

Majmu' vol. IX him. 51. 

Kifayah Al-Awam hlm. 44 

Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 163 Fatawi Al-Haditsiyah hlm 316 


Iwww.piss-ktb.com/2012/02/594-agidah-berobat-ke-dukun-ponari.htmi| 


2 Amien Rowie 


Itukan jawaban fersi kitab,, keadaannya itu bukan sperti kitab.. Semisal keris itu ampuh karena 
ada khodamnya tetapi tidk diketahui entah khodamnya itu setan atau jin kafir dll..??? N keris itu 
sudah diuji coba barang siapa yang memegangnya menjadi kebal pukulan berat n senjata tajam.. 
Secra nyata keris itu mempunyai kekuatan, masak mau diingkari..???? Trus bagemna jika orang 
itu memanfaatkan keampuhan keris itu, yang memang keampuhannya itu nyata..??? 


2 Zaedun Kaslanun 


Mas amien, kekuatan keris itu real dan nyata..... lebih nyata mn sm kekuatan pisau tuk memotong. 
api menghanguskan. obat mnyembuhkan. makan mngenyangkan. air mnyegarkan. uang 
mempede kan....itu semua nyata..sudah banyak di bahas dulu jg...itu kan domain/wilayah 
keyakinan... 


LAA HAULA WALA GUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL 'ADZIM.... HANYA ALLOH LAH yang 
PUNYA KEKUATAN.. 


Cuma dari sudut syariat mbo kalau sakit ya berobat... kalau lapar ya mangan..dst. apalagi soal 
khodam yang ada di keris itu sugesti...mlah kalau kita tidak memusti musti keris itu saya yakin 
kekuatan khodam itu tak akan muncul. . karena khodam itu kerja nya kaya anak mami.. jadi tak 
ada kekuatan apapun dalam keris yang ada khodam nya kalau kita meganggap dan meyakini 
keris itu nggak ada apa apanya.... INNALLOHA 'INDA DZONI ABDIHI...afwan 


» Satria Cirebon 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1245 ) 


Benda-benda yang memiliki kekuatan seperti keris adalah bagian kecil yang menunjukkan bahwa 
Allah Maha Berkuasa, Maha Menghendaki benda apapun untuk memiliki kkuatan. Justru tidak 
mmpercayai bahwa Allah mampu mmberikan kkuatan kepadaa ssuatu itu bisa mengingkari akan 
gudrat dan iradat Allah. yang tidak boleh adalah meyakini bahwa benda2 itu (keris) punya 
kekuatan independent artiya meyakini bahwa benda2 itu benar2 memiliki kkuatan dengan 
melepaskan diri dari kmahakuasaan Allah atau tanpa peran serta Allah.... Sama seperti pasien 
yang berobat ke dokter, lalu dia yakin bahwa dokterlah yang menybuhan penyakitnya secara 
independent tanpa peran serta Allah, itu tidak boleh, karenaa Allah lah zat Yang Maha 
Penyembuh. Dan Allah berkuasa untuk berkehendak memberikan "kekuatan" atau kelebihan 
kepadaa orang-orang tertentu untuk menjadi dokter... 


2 Brandal Loka Jaya 


ToloNg ini di pahami insya AlLah dang buyar : Addasuki ! Rumusan agidah yang terkai hal hukum 
adat dan hukum adli. . 


Least JAS Illag Gelas Lagis (DI, UBI 3 Lembar B3 Rao ColanYI Of Akizel ya pegiad plladi Ray ale AI Of oleh 
UV 0AS HIkany Cole Langut GEN) Leah PNS) Lpa Aillgsnyi Byds Ulama 3 HP Aeoladi Cola YI OT Miss uya gang 
AI Lesogi is Anya YI dadi Jlasl GA Akal Ol Oya RAY Ujial! AS pake rasa! Ol es la ay OjAS PAS mera, 
Ob Akang AO YI sabang ADI ya Gebd GLS dana! Cola 3 PGN OT Alit ya peng A3 Upik GI BILA Sai gay A3 
AS lag medl dry JSI deng Gsag GL Jong JI Song aah Ui LE Talis Olly Ola YI Om ADAM 
Sd slly Candi SU Le Boleli Hlbela JSI Angka SY ASIN JI Jade SIS 0 pr Ly Jleor aizeYI Iin dil YI Lela 
JM elly Can PAKA M3 IE KEY il as Lah WS LL YG HI 3 any DL II cai Of Bal OY US, AK 
Ob dala X6 Gale Hlldiy Kel YI Ong JUAN Ra UI OT) eko dl ya AgolalI Lmaai 3 SBI OT Ali uya peang AK 
hindi jual diet yag dil Ane muali ya SU YI Ill Kanal y Kaali Korg 

» El-mahendra Berdo'a 


Semua kekuatan hanya dari Allah..benda sejarah hanya sebagai pelantara. percaya sama 
kekuatan benda bisa mengakibatkan kekufuran. mungkin ibaroh ini bisa membantu, fathul wahab 
juz 2 hal 151 


23 Latasi Yi of aT AT UST Lab CSS, SUSU Ld pd puan Lia pai peni (Aam) Panai pluit 3 Ulu) 
MEYI IS ai Cab II 35 3 Tera dala Old Of Oraelj ala YI lbnsol pe Leiag Lali o meai Jpj3 HUI 3 IBU 
SE Lay BB yi eng Ugal Bi YI ON Utang , Lalai y Dlas JAS Us yal NS JIE Hg SLYI 9 el YIy plusYI, 
SME 3 LAS ama JM Yi a93 YI JPN Till Yg Al ot 3 Radidl OYYI aj Usul Kamal AYI JULI oya al, 

Siji Bel Rao Alan yg RI SU diler YI Ling) IDE Bada Lele UH d Ol apel 39 33 Ueale penadl 
aa Ana ENY SY LAS dil Ujjall IU p ji laka Gale ane Balai Gen Ja de S3 ie Uli AI GL ea di 
Ol dee! PG BL 8 Jan ORA Bnas pr KEY! Sold Ob 5g abDU Pd) INI eeale Ju Bare 
HE Y Aa IS BA ey ya Ae Cat Sya OS lag ALA Ja GB Lena Laos SIS las ya OS Of Jl 
OP LP gd Vla Bal Oa oya Ja Pai ya ES Aa Ula Getah 2 SNN ya Oak AE das Load nda KAI 
— 01K Vig ale Ot talas Ob WUS Jo aset Of S3 Ja da Jan Kadas 

2 Didy Humaidy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1246 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yang penting I'tigod-nya harus di luruskan. Keris atau apapun juga hanyalah sabab.. Allah-lah 

yang memberi ta'tsir (efek). 
SE Bay SPS Wkeama DPP Dtdly IV, Cd) JUN doll Kolam YI Of Aset uas 
CU BS sed US alas CJ, 
SAE Aa Ol OLI Dial ka Cl Jing £ Akira dab Jp PSG Oma AT NI) ON OLES (did Upah AI Lgi Bi jl 
AAS PAS mL dh AI Ui Bali Ap ore YI dadi Jl 
AI SI SIS pr Leg Jae gd il panas Y Cu Lelis LN Ulama Cola Una Jar GI AL ya HA of aizel uyag 
Bola Aa Ie UT sei Ol maa Ku US ih 
Jb Al el Of pel oya jl yg LedlE panas EH ole LNG Clans Lola YI Oya Jong dl ya FM Of Alie yag 
Tuhfatu-Murid 58 

2 Maegien Jaedied 


Yang BENAR adalah apabila kita percaya bahwa semua dzat selain Dzat ALLAH tidak berhasiat 
apapun, sebb ALLAH Bersifat WAHDANIYAT FIL 'AF'AL, FISH-SHIFAT dan FIDZ-DZAT, 
Kalaupun ada kejadian pada waktu membawa keris tahan tembak, misalnya. . Kebal misalnya, itu 
semata-mata dikebalkan oleh-Nya yang bersamaan/ MU@OORONAH dengan Membawa keris itu. 
Begitu juga Tongkat Nabi Musa. .. Kehebatannya bukan dari watak tongkat itu sendiri, tapi pada 
sejatinya Dari-Nya. 

Saya berpaku pada sebuah ayat " WALLAAHU KHOLAGOKUM WA MAA TA'MALUUNA " 
Mengapa KAMI katakan. " Orang yang beri'tigod bahwa keris itu berkhasiat dikarnakan watak keris 
itu sendiri adalah KAFIR " karena ALLAH Wahdaniyat fil 'af'al, fish-shifat dan fidz-Dzat. 


saya hanya memahami dari sifat Wahadiyyat-Nya ,gusti ALLAAH, yang menafikan kam yang 5 itu, 
dari sebuah ktb Syarh Kifayatul 'awam. 


Memang semuanya dan pastinya semua dari-Nya, dan juga tidak ada pekerjaan dan khasiat 
apapun kecuali dari-Nya, dan juga tak ada satupun pekerjaan yang pada hakikatnya adalah 
pekerjaan makhluk, melainkan pekerjaan itu adalah pekerjaan ALLAH Semata, 

Jika ada orang bekerja maka pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan ( yang diciptakan ) oleh-Nya, 


Walaahu kholagookum wa maa ta'maluuna,MEMANG IA sebab musabbab dan perantara adalah 
SUNNATULLAH.. .dalam artian bahwaasanya ALLAH Menjadikan PENGARUH sesuatu ketika 
mendapatinya SEBAB-SEBAB, Lalu ALLAH Menjadikan kebakaran ketika menyentuhnya api pada 
sesuatu yang dibakar, menjdikan potongan ketika menyentuhnya pisau pada brng yang akan 
dipotong dst. . Sama halnya dengan orang yang membawa KERIS dan ditusuk atau ditembak kok 
kebal / tak apa-apa ini semata-mata orang tersebut dikebalkan oleh-Nya bersamaan / Mugooranah 
dengan membawa keris itu. 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/487839737905506/ 

1972. KEUTAMAAN BUMI DIBANDINGKAN DENGAN 


LANGIT 


PERTANYAAN: 
Mumu Bsa 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1247 ) 2417 


Assalamuialaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh waridwanuh.... Pertanyaan titipan : "lebih afdol 
mana langit sama bumi" ? nyimak :D 


JAWABAN: 
Mumu Bsa 
Wa'alaikumussalaam... Lebih utama bumi dibanding langit, barusan nemu 'Ibarah.. 
CP dasi UK US oo GI RaR rb 3 SYEN Aakl SULA Jing dilan Lois G2) Jisl Ga (SU Jp any 3 
Yg 6 Goal JUL YES peler Aya y CA ya JSI celasll CE ME SLS pu PI Jual ya 
Sai Si de Jai el YI AS) eLagin let BIT SNI 3 Sya 
Perkataan: (ketika memasuki mekkah) dia/ mekkah adalah afdholnya tempat di bumi disisi kami 
secara mutlag, dan Imam malik lebih mengutamakan Madinah, adapun perselisihan terjadi adalah 
di tempat yang bukan di Makamkan Nabi di tempat itu , karena tempat dimana Nabi di makamkan 
di situ sesungguhnya lebih Afdhol walaupun dari Arsy, dan Kursi bil Ijma. sebagaimana yang 
disebutkan oleh "Asy-Syihab" didalam kitab As-syifa, dan seluruhnya daripada Mekkah dan 
Madinah memiliki Nama yang banyak sekitar 100 nama, Imam Nawawi berkata dan tidak di 


ketahui di satu negri memiliki nama yang lebih banyak daripada keduanya, dan Banyaknya Nama 
menunjjukan atas mulianya yang dinamai. 


Jadi Bumi lebih utama karena ada Makam Nabi Muhammad shalallahu alaihi was sallam. 
LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/488975387791941/ 

1977. DALIL NAMA MALAIKAT PENCABUT NYAWA ITU 
""ZROIL 


PERTANYAAN: 
Wajah Baru 


Assalamu'alayikum........ Maaf Poro Rawuh... Saya membaca Majmu' fatwa Al-bani Syamilah 
1/10.. Malaikat Pencabut Nyawa Bukanlah Izrail.. Penamaan “Izrail” seperti yang menyebar 
dikalangan manusia itu tidak ada asalnya,namun hanya dari berita-berita isra'iliyyat (yaitu berita 
tentang umat terdahulu yang tidak melalui jalur Nabi). Yang Ditanyakan...Siapa Nama Malaikat 
Pencabut Nyawa...??? Sebenarnya.. Matur Suwun.... 


Abdullah Afif 
O ya, maaf , saya tampilkan teks fatwa dari Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang 
dimaksud : 

She IS ya Ela Jatlo je Ela CPI ya Ja Jiya ya Um MN) 
WAL MAUT LAISA HUWA IZRAAIL BAL HUWA SYANUN AAKHAR, WA INNAMAA IZRAA'IL 
MALAKUN MUWAKKALUN BIL MAUT 


adapun maut itu bukan izrail, itu sesuatu yang lain. Izrail adalah malaikat yang ditugasi dengan 
maut 


Sumber link : http://www.binbaz.org.salmat/8257 sekali lagi 'afwan...... 
Ibnu Toha 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1248 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini Fatwa Syekh Al-Baniy yang dimaksud : 
Seal j3 Ie diah 3 GUN meal JUj: 
Ma LS "Jalla ye"  digaaad Lalg CUT Gde ya ka penlb th dany JU 1 OI lo Yaa IS MI Us afi 
AI SAY Ula cd Jl DG Call os lali, 
FOKUS : 
Ad Je IG ya Ore SI ya LS 
Fatwa Syekh Utsaimin : 
irete opal Fed JB: 
Ka VI IIA oya OT Kn Y dala mah JET ar og UE ema d ASI (Iban) set ol ema ay 1 (ON Ll) 
CE Su ES IS UI SAI Lha Sya Jay ai 3 Jeng ja AA alan LS (oki Sl) DL Kara 
Ormas al Sak" —l" (3/161) 
FOKUS : 
(HA ILE oyagi Ol APN 
JAWABAN: 


» Sedot Wc 


Wa'alaikumussalam.. DIANTARA PERKARA YANG WAJIB DIYAKINI IALAH SESUNGGUHNYA 
MALAIKAT PENCABUT NYAWA INI MALAIKAT IZROIL YANG BERTUGAS MENCABUT 
NYAWA DENGAN SEIZIN ALLAH SWT.WALAU BINATANG PELA PELA(LALAT yang BESAR) 


KARENA ADA FIRMAN ALLAH SWT. : Katakanlah:malaikat maut yang diserahi untuk mencbut 
nyawamu akan memtikan kamu.kemudian hanya kepda ALLAH SWT.lah kami akan di kembalikan 
(assajadah ayat 11). 


Dalil yang diriwayatkan ole imam Thobroni dan lainya dari malaikat maut : Demi allah, andaikta 
aku menghendaki mencabut nyawa nyamuk pasti aku tidak mampu mencabutnya, sehingga Allah 
SWT. Dzat yang telah mengizinkan untuk mencabutnya 


WADAKARO BA'DUHUM ANNALLAHA TA'ALA HUWAL LADII YAGBIDHU “(nyabut) RUKHA 
MALAKIL MAUTI WA ARWAAKHAS SUHADAAI. 


Malaikat sama suhada' yang nyabut nyawanya hanya Allah SWT. MM kitab tanwirul gulub "1 1s 
2 Abdurrahman As-syafi'i 

TIP seb IS gag Jbe 
M6 GA slah 
AI Ca US Uje Ihya Il Jd Pp Lain aon Sa IS EA SI NE Ea oa IS ah) 
ea kernisak! BD 9 Rp 3 yabedl 4 RSD soya eni Jaa 2 ega Uas Y dil II 13 La DU jiral) BD GA Jal 
Sopo K3 Al yel Lantas Ja pile TRY El JI Iya 
Vla 


C0 SIS 9 PN 9 oa! la BUAS 9 adab g pa Us oya CNN Yani IS ye MU (Olah ale Idoye ul, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1249 ) 


Yo oya Silau 
Jika menilik keterangan-keterangan kitab tersebut di atas sebenarnya tugas Malaikat izroil itu 
sudah jelas, mencabut nyawa ! 
2 Mbah Godek 
SI La Jin BY dala Tnmandli Ugll O Hkad Lu Pn Ana LIS T,& La Lal Jasa Lali Pl 0 Lal AI Juta 
Lakon 3 Lglgar ya Layani Upatasal Lag yaa ya Leola oya AYI La oya JAS Eau ja He AI aU JB 
He Ia yh J3 Elle Y eni 3 WA | ad las Al Ja Ilas Al Cage Ul Sl # Wal, Lealety 
SI Sha SUS J3 Ld TANI ya Lenyjitng CI Gay sh Sha sad Os Ja gan La) 
Ilmam tsa'labi bercerita dalam kitabnya) : ...Kemudian ALLOH mengutus izroil,ketika izroil turun 
kebumi dan menancapkan tombak yang ada kantong yang ada padanya,maka bumi jadi guncang, 
terus izroil mengulurkan tangannya,lalu bumi bersumpah pada izroil sebagaimana sumpah yang 
disampaikan pada kedua saudaranya,maka izroil menjawab,taat pada perintah ALLOH itu lebih 
baik daripada menuruti sumpahmu,kemudian izroil mengambil secakupan tanah dari pojokan 4 
yang diambil dari inti sari bumi,hitamnya,putihnya,merahnya,dari gunungnya,atasnya dan 
bawahnya,kemudian secakupan tersebut diserahkan pada ALLOH.lalu ALLOH bertanya,kenapa 
kamu tidak menuruti sumpahnya?padahal dia bersumpah atas namaku?izroil menjawab,YA 
TUHANKU,,perintahmu lebih berhak dilakukan,dan takut padamu lebih diutamakan,lalu ALLOH 


berfirman,,mulai sekarang kamu jadi malaikat maut,dan malaikat pencabut nyawa dan malaikat 
pengambil nyawa dari jasaddan sebelum kejadian ini belum ada yang namanya malaikat maut. 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Beberapa rujukan kitab yang menerangkan bahwa nama malaikat yang ditugasi 
Allah mencabut nyawa adalah "'ZROIL, dan termasuk hal yang wajib di imani oleh setiap orang 
mukallaf. 


KITAB-KITAB TAFSIIR : 
JS Jane LB jai valy Jelas stly coyM Ellay Jateng Jason Siaga JL bali ya pr bla 03 Pj use JB 
Jas sd Ja mah Lely Pay ad AI Gada JS ad AI LA Uy Koba, aU JS pad Jaa Ul) sayah TUJU 
Hala PIL 
Tafsir al-@urthuby 19/190 dan Tafsiir as-Syaukany V/371 
AI Aas oleng «Jala ae: (oran) 2. 
Tafsiir Bahr al-Muhiith VII/195 
Sh Ska ya Jeilay2 Ol pel eaby JUAL WR yng Ca AB) Legal dl lala Jail joy Jatl yal SN PST Alan ag 
Tafsiir al-Fakhr ar-Raazi 111/383 
Jason We Odi peeale (Jeda ag at mal CJ Kang Janer RCA mad pall Jae adil ISIAN 250 OA Sad) 
AI OS San) SIN ale pmamda laa, pula YI bad Jala Lal dl ab GE le Pdally Ck Iljily Ca das 
ya sa sai Imei ad UJadl mal Lily ls AI OS peler elit Jie ey YA Ulah cew Ula yag | Jalye Ul, 
dbs ade 


Tafsiir Samargandy 111/442 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1250 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Aly AI Ula Alai dala mal Jl JB da0 AI Kab aa Gr Lan ye abal 3 Feat pala Lal al sal ata 
Se Ganga HAL Oaiy ByAl adi SIS IS) mia La AI SA Lab ol 3 eneg ageng I Ola dy Jailys 
SA game Om OB AI Oih FN pool JB aisai HS Ulin jl didi) yaob. 
Ad-Dur al-Mantsuur VI/540 
seal GA long HAL  Clry CEAAU Ad ltr HR Rana Aly Jtlyya Cg LLA pal Ol La UI Jln JL 
dear danlyy Calon) Un SAN RAL SAI Ebdh d Joryg AI GNI ya beng Uma mn La 
On an In ee Ng matan an ba NE ya ala mu Ja Gala alan MA Ine oa Lis 
Wadi IKI Ran ISIS aya Olga Aly duta GI Balita DIAN abi Ganda pd Ata. 
Tafsiir Tsa'laby II1/4 
IE yg Sa Kaka IE AS sih SA bh SA yaa" Sa J3 da, 
Al-Lubaab Fi Uluum al-Kitaab 15/470 
Ta Ul Tah, JAGA tera KAI Clay pay sejayan mal JL GAN al pi bla op GA Ae Jb, 
Li Ah Nu ani jaka ras SI ak Ui, AI Jl Ke ds Lag pg eU Ka 
pl Waah PAI Ong dang HI ah oya HA SO 3 my eetale IL Sya yah daa, 
Al-Lubaab Fi Uluum al-Kitaab 20/121 
SA paka HA 33 ISA ya Mbah Saat Jadi el (KAL Sh Gd ab Just U sesl A3 
(Ol ale Islojs 
Tafsir Siraaj al-Muniir 111/261 
DARI KITAB-KITAB HADITS DAN LAINNYA 
Ol Hg wa Oa (Oa dala Jatlo32 Of niy Lagake bo Api jl All Lagake Jaly 03 Jadi mal ASIMM PT yag 
pal aa OA AN Rama SI Red ASN dl JI 0) yaa Kl if LAI ES (OLI dala Jas pal Lala Ka JO Ke 
NI Lagale Jiang Janer SIM So Of SI 0 memdi GS 39 ANIS lem AP dll SLB OSN kol 
de HAN) Jaan oya nail Jason Ol LI Kay Jaan ang SL AS Tyas DG uya) Ap 9 SAM Lapamandl 
Tilas Just (Ola Ale Jane of SA AS Alb pai Le 
Faidh al-Gadiir 111/138 
doll ora 0 Ilas dlh Jail! ema Old BNI dala Jet 30 II AI ga Ya ye 
Margah al-Mafaatih 1/289 
Aa OS) ASIN Sy OI Celah WS (AIM Jan) JI ae Jai Jalaye 4 (Opal la ih otr 2 UG) 
(SI SI La SU yg Ji) dls JB 
Kifaayah at-Thoolib ar-Robbany 1/56 
AAS 2d ja 2 3 IS ya Ab Lang al oa Mlati lah Yaa Jala gama Sl JS) MI ol 
Ats-Tsamar ad-Daany 1/5 


o Ya. 0 9 z0 - - £ o- Be 0 Ao- JL 0 - PP 3 -0 3 0-0. .. - .... B2 DA .. 3 2... 
Papa oa (la amar (osn) Je ae dal Jah) Jailye yag (Wadi Ola oh Att ol Ha JS Ae 3) 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1251 | 


AU PR RAN SA Au ap IA sa aa 
lea os AT oa» 
Al-Fawaakih ad-Daany 1/59 
Sa G2 JUS — oU Gone Aeerg Bore Oltas Aly Joe asely — wah Ula (Nadi dala aa jl aa telat csi Ju 
AI Ob ly Vsol 2JU Senat AS Oli AI, Gobel aiyg HAL adi) SEAL Uadi OS If mual Lal 
OA Gal 0 0 Kit 
Ihyaa “Uluum ad-Diin IV/396 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
2 Abdullah Afif 


Diantara riwayat bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam menyebutkan nama Izarail 
adalah : 


Pertama: 

Dalam Kitab Jaami'ul Ahaadiits 29/305-306 : 
Apit BL Ag3l JB SLS BU AS op IL awet an dd Agil dil Agt JB BUS Jas up BULAN op Sy Uli 
JB Ba TE er KAL AI el APLI on ME Agil db Agt JB Hae AU og Mt 4 pl eata ab 
SE Gatdo AB AD Ag, AL Agt JB CG gama Gel 1 Ae ega HA yr AN ag AAL ya Gadukn ARI Ah Agil, AL Ags 
SEN Ur de alan AB Agil AL Agt JB EL og andi AP Gadukon AE AD Agil y AL Mel JB SIA AAS 
Agil JB AL og iron Il cela Mb Agil AL Agt JB ino ji Laga Al an Md gila AU Agt BY JI 
Cb MD Ugly DU Agil JB Urai or JP cad MD Agil, DU Agil JB JS ep ML El eatan MD aga, dl 
& Agil y db Agat JG de op ol ui 
Atil Ala Agt JB — plang dala AI lo — bl Jang Gabukon JB Agil hb Ag 1 IE bla de al ata al 
& agily db Agt J9 Jalan ata JA Agita DL agal JW Jayer Ceri 
PI US oyaka JB Al ot dd gila dil Agat JB Jelje Gta ai 


..Ssungguh telah menceritakan aku, Izrail, dan dia berkata: Aku bersaksi dengan Allah, aku 
bersaksi untuk Allah, sesungguhnya pencandsu khamr seperti penyembah berhala 


Sumber link : http://islamport.com/d/1/mtn/1/37/1067.html 
Kedua: 
Dalam Kitab al Haawi lil Fataawi 3/64 
BEAN Bk! G deler Sar pi GA aa AP Kalo LL Sya Sal Ul di Ale PA Ae up Abe 023 
Als Kenal dal2 telah pai Jl 3 JG Ida ya Jar GS jdi Lag AataS Oma IS il, AMI 
dan dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam: 
Ketika aku di isra'kan, aku melewati malaikat yang duduk diatas singgasana dari nur........ 
Aku berkata: Wahai Jibril siapakah ini ? 
Jibril berkata: (Dia) Izrail. Majulah ucapkan salam untuknya. Maka aku mengucapkan salam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1252 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuknya......... 
Sumber Link: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-130&ID-208&idfrom-370&idto-470&bookid-130&startno-85 


Adapun ATSAR yang menerangkan adanya Izrail, diatas sudah dikutip oleh yai Masaji Antoro...... 
Adapun Ulama yang mengatakan adanya Izrail adalah: 
Pertama: 
Imam Gadhi 'yaadh dalam kitab Asysyifaa bita'riifl huguugil Mushthafaa juz III halaman 596 
KI eiger Adel diy 6 SUlag € alang Jaran 4 UII P UYU das Gia! pendaki, ALAN pb dada Lain jl « 
SEA) elaiI ya Ae PT ag CAS ya OLI Goo SAM HA ily 


atau telah kita tahgig diketahuinya dengan khabar mutawatir dan yang masyhur yang telah 


muttafag 'alaih dengan ijma' yang pasti seperti Jibril............ dan seperti Izrail...... 
sumber link : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 


idfrom-163&idto-163&bk no-118&ID-181 
Syeikh Ibnu Taimiyyah dalam kitab Majmuu' Fataawaa juz II halaman 259 
SPI SUN US IE man Uh Gal AT Ae SAI — 1 Oleh $ Oya — ASIN — gm GIE pan Ja — 1 Jiang 
Sy Ola Jala 33 


Ibnu taimiyyah ditanya: Apakah semua makhlug hingga malaikat mati ? Beliau menjawab: 
Pendapat mayoritas bahwa semua makhlug mati, bahkan malaikat, bahkan Izrail malaikat maut 


sumber link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk noz22&1D-372 
Sementara al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz VI halaman 360 menjelaskan : 
JI yag Jet ja JUNI Yama 3 3, 

WA @AD SUMMIYA FII BA'DHIL AATSAARI BI IZRAATILA WAHUWA ALMASYHUUR dan 
malakul maut didalam sebagian atsar dinamakan Izrail, dan yang masyhur. 
Sementara beliau dalam al Bidaayah wannihaayah juz | halaman 49 : 

SE hy Jala JUVI yan Gani elo AB) 2 baal! Lol 3 Yy OLI G ML nat mb MI IL UI, 
Adapun malakul maut, maka tidak dijelaskan namanya didalam al @uran dan hadits shahih. 
Penyebutan namanya ada dalam sebagian atsar dengan Izrail. 


Catatan : Riwayat yang termaktub dalam kitab Jaami'ul Ahaadiits, dijelaskan oleh Imam Suyuthi 
dalam kitab al Habaa'ik fii akhbaaril Malaa'ik bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam 
Ionunnajjaar dalam Taarikhnya: 


Berikut sanad dan matannya: 

SB AS or AS net bd Agil AD Ag JB BU JAS op BOLA oi Ia Uoet ARU G l TA 
AS Gaido JA Mp3 AL Agt 2) baal AE ot AAL ANA ya mol Cetak ARA Agt AL Agil 2JU ce ai 
SAI Ur JP aan AS Ag, AU AE 2) PJ Ganga rt Ae Gada Ab AD Aly AL ag 2JU) lo oa 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1253 


Ab Id or de al ek MB Agil) DL Agil 2J) ina Gp Lyn Al aan AH AD Agil, Sl Aga JB) ea 
AL Agil 1JBy Jane gate AE Ah Agil, DU AS JB pelag dala AN daa Al Syary Caldn JB Agil, Aib a31 1G, 
ora 28 Sbs AL Of aga, DU Agil 2JB9 Idlaye Ceao aa Di Agil, DU aga 1JE) IK Celana dh ag, 
PNS ,h. 
Sumber link : http://sh.rewayat2.com/akida/Web/21944/001.htm (1/53) 
Wallaahu A'lam 
? Najwa Asnawi 
Tambahan 'Ibaroh : 
Sl) edi Gaal! pad olgy Jeda ae Ob daa oa Ry GS Hy Pjr Lal G timmd On (SAI Ma Jan) 
S2 (119 20 Do OS UP NE, Cara Jaka Arak jang SI Ap oya JB Gaae Ud A0 oslbe Lal, Gaya, 
bal el 8 dabel UE) (DI ale Kanya OLI Aan ea ya Gaia JSI dad OS Oly  & Hetal AA 
Sl ASODUI Seler ABy , OSP ma kaki lo GBU eng Gd POS old aa, AI Ska dil laa dg, ASI aa 0d Jasa 
hay yaa Ateh IA nd Uyad da2 OS Ol mal ey, elu HAL au 3 Urarol S0 G (Odi Lagale bj Ily, all 
SN GEA abg Sd ai baya oa Kebal Kab wah Ela Of ad ya PN AI) | ASUS os Kelaili 
AI AS oya Selor dil Conny pln Hg SA Una 2) Sa AI Oly BAB oya dd SU dembi yS Anda Ganga Ol Ah Sy Aji 
peti An bl 9) Gama 4 Kiko Lag Candy, Jati Jul Ga Gl Una Ganga Lah UP 3 Aa al Jp, It pantai la : 
SS OK, Bo pai JUS JS smga II ed ui as MI IL II Al og Alb le ya: Jay, Arile JJ oolel 
Or Uki, 3 GP yah Udah | dl Lah War Of Jah oya Any) ak skor SY $ Aalad EL 0nd IU, oli GE 
0) AI sma ma hall ISA ya: Jay, pel ya BEI Ou mika (OP OR de) sEN BA G 
SAT BA (AYI IE y Alim 2 Cab RAI era (PS aa) EX ola WA), Led ebi AanlginaYI L 
Ot NY US) 3 Da Uganda Redi oya Aoi oil wa MAL Oo (120 202): Jliay , matmdi Jadi 1 peler Ojy Baya 
hk ya ang Ala Gale daily , dala BNLAIg , dibagi ASUYUI Of aa. 


SA ca da 3 
Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-2594&idto-2595&bk no-57&ID-1167 
Fokus : 


delay Ae Oh gia 01 By YP Dg 3 ada Latin 3 Gamma Op (SJ Ml Jail) 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/489841891038624/ 
1988. JARAK WAKTU PENCATATAN AMAL BURUK 


PERTANYAAN : 
Umi Davin 


Assalamu'alaykum wr.wb. Ma'af, mau tanya, Benarkah, apabila seseorang berbuat yang Tidak 
baik, maka malaikat Tidak langsung mencatatnya, tapi di tunggu sekitar 6 jam, Apabila dalam 
jangka waktu 6 jam Tidak Beristighfar/Bertaubat, maka Amal buruk itu baru di catat, Tolong, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1254 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kebenarannya, sebelumnya terima kasih,- 
JAWABAN : 
Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah..Dalam al Jaami' Ash Shagier juz I halaman 91 
Baoely Kn V3 6 USU Lgia AI ikzuoly pai OB € pebapellak! Aa 0 Well Kama ABI aah Ill lo Ui 
INNA SHAAHIBASYSYIMAALI LAYARFA'U AL GALAMA SITTA SAA'AATIN 'ANIL ABDI AL 


MUSLIMI AL MUKHTHI'I FA IN NADIMA WASTAGHFARALLAAHA MINHAA ALGAAHAA WA 
ILLAA KUTIBAT WAAHIDATAN 


Sesungguhnya Malaikat yang berada di sebelah kiri mengangkat pena selama enam jam ketika 
seorang hamba muslim melakukan dosa. Jika ia menyesali perbuatannya dan meminta ampunan 
Allah, maka dilepaslah pena itu, namun jika tidak demikian, maka akan dicatat satu dosa. 


Hadits tersebut sebagaimana dikatakan oleh Imam al Munaawi dalam syarah Jami'ushshaghier, 
Faidhul Gadir 2/579 mengutip Majma' Az Zawa 'id: 


IyB3 lee) lane Asluh Gaal ola, 
RAWAAHUTHTHABARAANIYYU BI ASAANIDA AHADUHAA RIJAALUHUU WUTSTSIAUU. HR. 


Thabrani dengan sanad yang salah satunya semua rawinya ditsigahkan. Dan berikut link 
Majma'uzzawaa id:http://islamport.com/d/1/krj/1179/1155.html (10/207). Wallaahu A'lam. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/482895381733275/ 


2005. AROMA BAYI BERASAL DARI AROMA WANGI 
SYURGA 


PERTANYAAN : 
Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum... benarkah ada sabda nabi muhammad yang menyatakan bahwa bau baby 
( bayi) wangi karena berasal dari syurga? 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumsalam, dalam kitb Faidhul @adir, syarah al jaami' ash Shaghir 4/55, syamilah: 
Ca EL) PAI WI pe Jelae AN JU ab Lady G3 OY Ugsily Rab Raos sal, 3 SUS Ol Jah GI mg jln 
Ig Upah ey by IS 3 pol ale IK SY ajal Elo dy ISA Of Jaity OS ad dal Jd ding RI bla) 
am era ORI) ya pd Ja Abel alel Ul Adel Jala S1 ol al JB Ndy Lela oya pol yaah Led dl 
AI SI, Jend ma Wil Of LAN, UI Aka Gada dg dah oya Lah DANNY RR man ora MI mad La 
dl Odag pl Ng may 1 SE abi NE SI Ja (ES) Lal) DJI yag Rebel Radin Coli Jali. 
API Ata JW) Hina Ag Lana Gi OLS Cp AAS Anta Poly) 3 gatal JE (rs Gal OP) sal SUS (mb) 
Ol San IS oya Jia dad Uas pal 3S lia! 3 Ole ala pisa y Sewa 3 Giaa otg 1 IL, 
JAN Jain dy AI 3 Ata Lal otg) 2 Jay. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1255 | 


2? Masaji Antoro 
Berikut beberapa kitab yang menerangkan keberdaan hadits diatas, semoga berkenan... 
adi 0 Gn) pi 3 lali alay REA gang Oya ASI id Hang dede SI la A1 Iyary JB 5JB Cele oal oe3 
Hnnd R9 Cia j3 Ulai8 03 SP, 
Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari 


aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dalam as-Shaghir dan dalam al-Ausaath dari guru beliau 
Muhammad Bin Utsman Bin Said, hadits dhoif. Mujma' az-Zawaahid VI11/286 


8 49 - a a 0 o 0 3 w N 8. - 
laga AI na ore il GP (Ua) KAI ag ya II Alay tele Al Ole el Jb. 


Nabi SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dari Ibn 
Abbas ra). Jaami' al-Masaanid wa al-Marasil IV/430 


Nabi SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dari Ibn 
Abbas ra). al-Fath al-Kabiir 11/137 


Nabi SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dari Ibn 
Abbas ra). ad Durar al-Munatstsarah 1/176 


Nabi SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dari Ibn 
Abbas ra). Kanz al-Amal 1/3355 


du Jasa dd 9 ts ol tgl ya Aa) e) Ol ca Ina V9 Pena) e) Gal 40 pal "al Tes) SI w CI 
Nabi SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dalam as- 


Shaghir dan al-Ausaath). Ibn Hibban menggolongkannya pada hadits-hadits lemah yang berasal 
dari Ibn Abbas, didalam sanadnya terdapat Mindil Bin Ali. Tahriij Ahaadits al-lhyaa' 


Lan EL) Lal 2 lag OLS Led ya MJ maag di Ig ME oya IL) WI" Helny Ale Al ke Al Sya) JE 
Jake 4 Pi AL Sion, 

Nabi SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dalam as- 
Shaghir dan al-Ausaath). al-Fadhl berkata “Aroma wangi anak berasal dari surga”. Dikatakan 
“Anakmu adalah aroma surgamu diusia 7 tahun, kemudian menjadi alismu diusia 7 tahun 


berikutnya dan menjadi musuh atau teman baikmu setelahnya”. AL-Mustathrof fii Kulli Fan 
Mustadhrof Hal 4 


Lanjutan dan sedikit pengertiannya : 
SEN ob aya Ol) WI pelan dala AI ep ai ye JAN ata Ag II an oa MI an eng dala AI lo al ey 
APPS Gg oa WA 9 WI ekay ale Al ae 


Nabi SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga” (HR. At-Thobrony dalam as- 
Shaghir dan al-Ausaath). Dalam Kitab Rabi' al-Abraar dari Nabi SAW “Nabi SAW bersabda : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1256 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Aroma anak berasal dari aroma wangi surga”. Dari baginda nabi SAW “Didunia anak adalah 
kebahagiaan, diakhirat anak adalah cahaya”. Nazhah al-Majaalis V/5 


Lang Sako Lesan GS Uas Asuh (Gap Ul or) 
el seb 3 al Ibs BY gaga JS My SL JI ofy bataty RebU Iis only Sal Jait (AE mn el) 
Sis Sik (AS 0S Kab) MIS PAI II Sma IE BJ NI lah 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang dhoif namun sebagian sanad menguatkan 
lainnya, Rasulullah SAW bersabda : “Aroma anak berasal dari aroma wangi surga”. 
Yang dikehendaki hadits ini kemungkinan tertentu pada anak beliau saja, Fathimah dan 
keturunannya, namun bisa jadi maksud beliau adalah setiap anak dari orang mukmin karena Allah 
Ta'aala menjadikan Nabi Adam As dan menyelubungi Hawa dalam surga, saat mereka dikarunia 
putera maka aroma surgawi mengalir disetiap keturunan mereka. (HR. At-Thobrony dari Ibn Abbas 
ra) dengan sanad yang dhoif. | At-Taysiir Bi Syarh al-Jaami' as-Shaghiir 11/72 |. 
Oa) PA WI pe Jala AN JU pb Lady G3 OY Ugly Rab Kolor sala 3 UUS Of Jai RI ag ya Wil ma) 
Ig Upah ey by IS 3 pol le IS SY gagal Elo dy ISA Of Jaity CE ad dal Jd ding IA bla) 
Ge era ORI ya pa Ja Abel alel Ula Adel Jt ya SL 1 eol opal JL Ikdy Lela oya pol yaah Le dl 
BU ag Gaduh dy dl oa Leah DE SY IN mg ya NI ap Sa 
“Aroma anak berasal dari harum surga” 


Yang dikehendaki hadits ini kemungkinan tertentu pada anak beliau saja, Fathimah dan 
keturunannya berdasarkan hadits “Anak shalih adalah wewangian dari aroma-aroma surga” sebab 
itu Ali Bin Abu Thalib disebut “ABU RAIHANATIN (bapaknya aroma-aroma wangi), namun bisa 
jadi maksud beliau adalah setiap anak dari orang mukmin karena Allah Ta'aala menjadikan Nabi 
Adam As dan menyelubungi Hawa dalam surga, saat mereka dikarunia putera maka aroma 
surgawi mengalir disetiap keturunan mereka sebab itu Ibrahim Bin Adham pernah berkata : “Kami 
adalah ahli surga hanya saja Iblis mengasingkan kami dengan kesalahan, adakah bagi seorang 
tahanan tersisa waktu luang untuk berusaha keluar melepaskan diri pengasingannya ?”, Maka 
aroma anak berasal dari wangi surga karena ia lebih dekat surga ketimbang bapaknya dan dosa- 
dosa tidak menjadikannya ternodai setelahnya. | Faidh al-Gadiir IV/55 J. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/484 762474879899! 


2006. DEFINISI RIZKI DARI TINJAUAN TAUHID 


PERTANYAAN: 
Zaine Elarifine Yahya 


Assalaamu 'alaikum. Apa kabar Admin dan para santri pesantren maya piss-ktb? semoga 
semuanya dalam lindungan dan rahmah-Nya. Tema kali ini soal "Rizki".. apa yang disebut rizki 
menurut anda ? bolehkah menjadi kaya raya dan bagaimana caranya? Mari berbagi. 


JAWABAN: 
2 Sunde Pati 
Wa'alaikumussalaam.. Rizki adalah sesuatu yang dimanfaatkan, Lihat Nadzom jauharotut tauhid : 


www.islamuna.info 


A@AIDAH | 1257 


BS lay Ml AN Jaga. gasla bp ae HI, 
Dalam tafsir assya'rowi juz 1 hal 557 disebutkan : 
Bip AA ES eb ISS Ha ira US gai pai Uas II AL 


Apakah yang namanya rizki ? Rizki adalah sesuatu yang dimanfaatkan, maka sesuatu yang 
dimanfaatkan, itulah rizgi 


OT elly SIA mali 

Tambahan ibaroh 
(2326 ye 1g) — GIA mami 
Alia, 4 S3) daki GIA € Bj) damai SAI Bj) AA SM in SU GAB 4 atl La HI SE AL 
Si) sm Ea eh IS Bjy Abang Aelndy el oya KAA 
Apakah yang namanya rizki ? Rizki adalah sesuatu yang dimanfaatkan,apa yang kamu makan 
adalah rizgi,apa yang kamu minum adalah rizgi, apa yang kamu pakai adalah rizgi,apa yang kamu 


gunakan belajar itu adalh rizgi,dan sifat2 kholgiyyah sperti arif bijaksana,pemberani dan lain2 itu 
adalh rizgi,dan setiap sesuatu yang bisa dimanfaatkan adalah rizgi. 


Dalam kitab bad'ul amali larya syeh sirojuddin ali bin usman al ausyi juga mnjelaskan bahwa 
perkara yang haram juga bisa dinamakan rizgi 


SES Io Olga... Jb Jaa B3) nadi Ol 
Dalam jauharotut tauhid karya syeh ibrohim allagoni 
La pelg ag SM Gg... lelet JIE Al G3 


Rizgi ada yang halal dan ada yang haram 
(4381 2/1) - GA 
Se Aa pa dk NN, 
yan Oli Y dg akta JS ya G3 ol pl ats AL Alan La ya BII Jab 6 BP YA Lb AAS Mie 1S an sala PUT AS, 
Ful el Yok ats 
Of SL Gal pl Vol OT cl yan Aa LIS ya BI OP 3 JI oya pang His INN ya Bj Oh 3 JL Gpp ella ya 
OI at aya AL AS yah 1 OS at IVAN 3 has GI ol 3 
(31 da LP Th ia SENI oa Ph IE GAS dilongan GA Ceeblet G 
(585 SU Lord 3 3 Bj ja MO P1 Alam JB, 
23-22 : cu £ Dj KAU Jia GS EL AN la OP berdasi Lag Si la Pn Le daa 
1 
IIS Jadi Y 9 9 MAS Jail» ata SUS Aa yag KI oa ga GL 1 OS 9. 
(26:23)... RA Aa ap ? dilan GM Jap 
26: sej) CO. : Sa lg eyad BPN AG dio si: ui 


2 Muhajir Madad Salim 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1258 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menurut zubad... WARRIZGU MA YANFA' WALAU MUHARROMA ... Rizki itu yang ada manfaat 
walaupun itu sesuatu yang haram... NUHANNIKUM BI@UDUMI IED AL AKBAR..ALLAH YAJ 
'ALUNAA WAIYYAKUM MINAL AIDIEN.. Karena rizki ada yang haram maka hati hati bagi kita 
yang banyak rejekinya..karena "Jika Allah menghendaki seorang hambaNya menjadi baik,maka 
Allah bukakan untuk dia rizki yang halal yang menariknya untuk beribadah mau atau tidak mau. 
Tetapi jika Alloh menghendakinya jadi orang celaka,maka Alloh bukakan pintu untuknya rizki yang 
haram yang menariknya untuk bermaksiat,mau atau tidak mau! .,kalam Sidiy Alhbib Salim 
asSyathiriy. Walloohu a'lam bishshawab.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/489029224453224/ 


2042. BERKUMPUL DI RUMAH KELUARGA MAYIT DAN 
MEMBUATKAN MAKANAN 


Oleh : Abdullah Afif 


Seklumit Tentang : Berkumpul di Rumah keluarga Mayit & Aktivitas Mereka Membuatkan 
makanan 


Syeikh Nawawi al Bantani (wafat tahun 1316 H) dalam kitab Nihayatuzzain halaman 281, cetakan 
al Ma'arif, menerangkan: 


US Ia AI aya (UI Gan se, Jl FN Pe RAN ORA Ay ya da, 
Aa Gi ja gala Ja Enin Mp Dp Bila PN bae AG ls KA Kal 
pan) Ga lh sel US cah Oni Mean YS Jaka Ul An ang ALI 3 mali 


Sedekah untuk mayit dengan tuntunan syara' adalah dianjurkan. Sedekah tersebut tidak terikat 
dengan hari ketujuh atau lebih atau kurang. Adapun mengaitkan sedekah dengan sebagian hari 
adalah merupakan bagian dari adat saja, sebagaimana apa yang difatwakan oleh Sayyid Ahmad 
Dahlan. Dan telah berjalan kebiasaan diantara orang-orang yaitu bersedekah untuk mayit pada 
hari ketiga dari kematiannya dan pada hari ketujuh, dan pada sempurnanya kedua puluh, ke 
empat puluh dan ke seratus. Setelah itu dilaksanakanlah haul setiap tahun pada hari kematiannya, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikh Yusuf as Sanbalawaini. Sumber Link : 
http://www.kl28.net/knol6/?p-view&post-1189761 


Syaikh Ahmad ibn Ghunaim al Nafraawi, seorang ulama bermadzhab Maliki yang wafat pada 
tahun 1125). dalam kitab al Fawaakih al Dawwaani 'alaa Risaalati Ibn Abi Zaid al @airawaani) juz | 
halaman 285, cetakan tahun 1415, Daar al Fikr Beirut Lebanon: 


ap aa ea aa AA La Laga Tj AA IS Dp la yA masa pln Iya tali Lot Antar L UI, 
WS PU Kata JI de UB Ula WIL ENI ja Anta SA DG Of Up ka JI aU kU) K3 US 
nia Ul ala mag li Gd OK BP dya Die dai Sa Tadi 

Adapun menghidangkan makanan yang dilakukan oleh kerabat mayit dan mengumpulkan orang- 
orang dalam acara tersebut, jika dengan maksud untuk membaca al Auran dan sebagainya yang 
mana diharapkan kebaikannya bagi si mayit, maka hal itu tidak apa-apa. Namun jika tujuannya 


bukan untuk hal tersebut, maka hukumnya makruh, dan tidak seyogyanya bagi seseorang untuk 
memakan hidangan tersebut...dst. Sumber Link: 


http://www.islamicbook.ws/asol965Cmaliki/alfwakh-aldwani-006.html 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1259) 


Catatan : Orang-orang yang tidak setuju dengan ritual TAHILAN mendasarkan argumennya 
dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dari Shahabat Jarir ibn 
Abdillah al Bajali, beliau berkata: 


Kami menilai berkumpulnya banyak orang di rumah keluarga mayit, demikian pula aktivitas 
keluarga mayit membuatkan makanan adalah bagian dari niyahah (meratapi jenazah)”. 
Validkah riwayat tersebut ? 
Berikut matan dan sanadnya sebagaimana dalam Sunan Ibn Majah: 
en ih LAN SEN PON AIA pa Se da da 
Sumber: Sunan Ibn Maajah 5/176 hadits nomor 1680. Link Kitab: http://islamport.com/d/1/ 
mtn/1/49/1588.html 
Keterangan : Dalam hadits diatas ada rawi yang bernama: 
«sa Husyaim (bin Basyiir). Siapakah beliau ? Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath Thabagat juz 7 halaman 
313 berkata: 
Mn aon ne la Ma ole aU tan ai 
Dia (Husyaim) adalah tsigat (terpercaya), tsabat (jujur). Dia banyak mentadlis. Jika yang ia 
katakan dalam haditsnya "AKHBARANAA" maka ia merupakah hujjah, jika tidak, maka itu bukan 
apa-apa". Sumber: | 
Kya ale Jl 2 AI GA ea Alas Pa Anta gi Taman Hip SSI Saba: ASI 
Link Kitab: http://islamport.com/d/1/tri/1/60/931.html 
Berikut komentar Imam Ahmad tentang riwayat tersebut diatas sebagaimana dalam kitab 
“MASAA IL AL IMAM AHMAD” halaman 388, nomor masalah 1867 : 
dp NS aa Ii 
Seet ena IA Gl og ana Jus 
Imam Abu Dawud berkata: “ Aku menuturkan kepada Imam Ahmad hadits Husyaim dari Ismaa'il 
dari Gays dari Jarir: 
Mereka menyangka bahwa dia mendengarnya dari Syariik, (maka) Imam Ahmad berkata: “ Aku 


tidak mengerti hadits ini mempunyai asal”. Sumber Kitab: Masaa'il al Imam Ahmad, Maktabah Ibn 
Taimiyyah, cetakan I tahun 1999 m — 1420 H. Sumber Link: 


http://www.islamweb.net/hadith//display hbook.php? 
indexstartno-0&hflag&pid-46523&bk no-1856startno-211 


Sumber downlad Kitab : 
http://arablib.com/harf? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1260 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


view-book&lid-6&rand1-enJtROFAJjFeRiO2&rand2-MHkxVINFZUE00305 
Sebagai penutup kami kutipkan fatwa dari Syeikh Bin Baz tentang makan-makan di tempat 
takziah: 
Giga Ikat end Jaf Gyaglr 52 Jia Uaie — Is Sl Aan) — (—a1420 HD) JL oi jeans Hat! JG, 
G3 doi Jitu Los Pa) dj 1) ap Dat Kena 4S uas Lah Sel Uy:— Its Mam, — JB 
FE dust Padu AR Si) GE Gt Jie gram Una Ia Iitaly dita Kya SO Kemala SSI 
Berkata Syeikh Abdul Aziz Ibn Baaz (wafat tahun 1420 H) ketika ditanya tentang duduknya 
keluarga mayit menemui orang-orang bertakziah. 


Beliau menjawab: “Tidak apa-apa bagi orang yang tertimpa musibah dengan kematian 
kerabatnya, istrinya dan sebagainya untuk menemui orang bertakziah dirumahnya pada waktu 
yang pantas. Karena takziah hukumnya sunnah, menemui orang bertakziah termasuk menolong 
mereka dalam menjalankan sunnah. Dan jika mereka disuguhi kopi, teh dan (makanan) yang enak 
maka itu semuanya adalah bagus. Sumber : 


http://www.kl28.com/knol2/?p-view&post-135121&page-2 


Hadits riwayat Imam Ibnu Majah diatas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya juz 
Il halaman 204, hadits nomor 6905. Berikut sanad dan matannya: 


cdi Jah Pp Let Ani US 1 JB elad AL AS gt PTP UB YP JA 92 Lb pai Wi Gabalon AI he Lilo 
doll ya did» Jay plelali Ansiny 
Catatan : Dalam riwayat diatas ada rawi yang bernama Nashr ibn Baab. Berikut terjemahannya 


sebagaimana dalam kitab Taarikh Baghdaad juz XIII halaman 280 karya al Hafizh al Khathib al 
Baghdadi: 


OP op JAR Uso Jadi Gaga 3 Sina Hao G8 Co SL Ai ya y alim OS DL ep mai Gleudi JL 
Or Fail Uonel di Lu OT Gia Y DL oa mai Jia Kej Ul as” JB da yaS or Hanan Lan AM li 
Cp HA Coret ad Uye Tatar ola LL Gr pai 0 dala UT JL JB (le oya AAL Atas pal Url US 3 CS pad! (eUs 


IS AT SE reg EA Sg ja DL ut mai JB Gl Uas Sila Ka G1 MAA 1 GI AS Un Akan Gpp kta 
0 Kal ea Ulah Or pai JB gel ur LS Udan SALIM Wiloe GAYI AAS 01 AA 3 
St YA yaa Ur ar SR JEy ISU M0 HAL Kadi 
Sumber link : 
http://islamport.com/d/1/trj/1/108/1613.html 


Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallaahu A'lam. Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/495496630473150/ 


2050. SEPUTAR DAJJAL 


PERTANYAAN: 
Kang Budi 
Assalamu 'alaikum. Siapakah dajjal itu ? Tergolong jenis jin, manusia, syetan apa malaikat ? 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1261) 


Apakah punya ortu ? Apakah juga butuh makan minum ? 
JAWABAN: 
Mbah Godek 
ALS ya BA ah pala Ra Ad 3 ya Jah sah MI Ale aj or lb ur tab or dpP rab sah JIN GS UT, 
AG Agong Gea DOS Dat) Jing angan G Baal) one IS ih Jl tebE) eadeng mmby dh. 
Ai Lada Ig Padi Ar Oam Uap yag cai) Jl Al oil tata Ulee! ya dil Jing codly ya Jlerali Ol July 
Oly dpan dl Io yulia Vla odong dily cayygb 0 Ulay CAdobey ol Banjar dl Bj Ja Yan ITA MN 
Isis L de AG LK asli bls. 
AS Anyar OS) kang dala AI ala Call Ula Who tida HP Ay KJA ah og cela JI AYAT eh 
Jleradi Unud gd A01 9333 Ng obl Kits del oya BL yal dah OP Jeng Lord yet ya ab Say SI Aa Jia 
HP Pa 
Adapun syag al awal yaitu Syag bin Huwail bin Irmi bin Sam bin nabi Nuh alaihis salam. Syag 


adalah dukun ilmu hitam pertama di Arab, sedangkan Irmi adalah moyangnya raja tega dari kaum 
'Ad, Tsamud, Thosam, Judais dan selainnya. 


Dikatakan bahwa Syag itu punya mata 1 dikeningnya. Dikatakan lagi bahwa api telah membakar 
wajahnya. Dikatakan bahwa Dajjal adalah keturunannya dikatakan lagi bahwa ia adalah Dajjal 
memandang segi matanya yang mana ALLOH telah memberi penglihatan waktu itu, dia dibui/ 
dihukum disebagian pulau-pulau samudra. 


Pada hadisnya tamim addari bahwa ia disuatu senja jalan2 sampai disuatu pulau, lalu dia melihat 
Dajjal dan berbicara padanya dan bertanya tentang nongolnya,dan tamim menemuinya dalam 
keadaan terbelenggu dan diikat pada batu besar, dan para syetan berdatangan membawa 
makanan buat dia makan pada apa yang dia minta. 


Dan pada kabar yang lain bahwa Dajjal itu tidak butuh makan. Tamim ad-Dari melihat Dajjal 
bahwa Dajjal itu punya 1 mata dan bercerita pada nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, Nabi 
bersabda bercerita padaku tamim addari dan disebagian sisi menjelaskan tentang kabar dajjal 
dikatakan bahwa ibunya Dajjal adalah wanita dari golongan jin yang sangat cinta pada ayahnya 
Dajjal yang bernama huwail lalu menikah dan melahirkan Dajjal. Nama Dajjal adalah Hudl bin 
Huwail 


(122 pel 1) -0uJ jusi 
LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/497906530232160/ 
2067. MAKNA KALIMAT "ALLAAHU MAUJUUDUN" 


PRTANYAAN : 
Badru Zaman 


Assalamu'alaikum Wr Wb. Bagaimana penjelasannya mengenai kalimat ini : "ALLAHU 
MAUJUDUN" ? (Maujudun/maujudzisim maf'ul (yang di adakan) sementara Allah swt itu yang 
mengadakan ! 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1262 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdurrahman As-Syafi'i 


Wa'alaikum salam wr.wb. Arti Allahu maujudun bukanlah Allah itu diwujudkan, melainkan Allah itu 
Dzat yang dihukumi dengan sifat Wujud. Lafadz maujudun itu isim maf'ul dari fiil madzi wajada 
bukan dari awjada 
MA de da AS dpan il OK 
| Dasuki 75 |. 
? Dewi Rosita 


AFISMI MAF'ULIN TSULASIYITTOROD-ZINATU MAF'ULIN KA'ATIN MIN GOSOD. WANABA 
NAOLAN ANHU DZU FA'LI-NAHWU FATATIN AO FATAN KAHIILI 


2 Sunde Pati 
Kata almaujud itu ada kalanya tidak butuh pada yang lain ada kalanya butuh pada yang lain 


(V4T Play Bay MI dya) JI 


0m US aa VI Ady Wiro Jo Ym IE ii one II nd ly on US SP Ul dpr 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/496694920353321/ 
2110. SYAFAAT NABI MUHAMMAD SAW. 


PERTANYAAN : 

Muhammadfatih BahijAsyhab AyyasyAzzam 

Assalamu alaykum, pak ustad ane maw tanya pembahasaan tentang syafaat di al-guran itu seperti 
apa dan di surat apa ajjah ? 

JAWABAN : 

2 Sbutirdebu Dan Bijipasir 

Wa'alaykumsalam... aya bukan ustd, coba anda simak @.S:Al-imran ayat 31 

2 Alif Jum'an Azend 

AMPUNAN ALLAH SWT (llustrasi Syafaat Nabi Muhamad Saw) 

Arti syafaat ialah bantuan atau pertolongan. Sementara, secara sosiologis, syafaat diartikan 
dengan sebuah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mengharapkan 
pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu 


mudarat (bahaya) kepada orang lain. Akan tetapi jika syafaat itu dinisbatkan kepada Allah maka 
kata itu bermakna sebuah pengampunan yang diberikan oleh-Nya.! 


Hal ini sesuai dengan ayat yang artinya: 'Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, 
niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa memberi syafaat 
yang buruk, niscaya ia akan memikul beban (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas sesuatu 
(AS 4:85). Begitu pula dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Musya al-Asy'ari, dikatakan, 
ketika Nabi Saw kedatangan seorang yang punya hajat (kepentingan), beliau berkata pada 
sahabat:”Berilah syafaat (pertolongan) supaya kamu mendapat pahala dan Allah Swt. akan 
memutuskan melalui lisan Nabi-Nya apa yang dia kehendaki. 


Dalam khazanah keilmuan Islam, istilah syafaat terkenal di kalangan ahli kalam (teolog). Disiplin 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1263 ) 263 


ilmu teologi mengartikan syafaat ialah sebuah pertolongan Nabi Muhamad Saw. terhadap 
umatnya -pada hari kiamat- untuk membebaskan atau memberi keringanan atas hukuman Allah 
Swt. 


Kapasitas rasio tidak mampu memprediksi secara tepat dan benar dengan peristiwa yang belum 
terjadi, apalagi yang berkaitan hal-hal metafisik. Itu harus disadarinya karena keterbatasan dan 
kemampuan rasio manusia hanya pada sesuatu yang tampak mata. Namun, atas jasa wahyu, 
manusia menjadi tahu akan planing (rencana) Allah pada hari kiamat. Seumpama pemberian 
syafaat di hari itu Tanpa bantuan wahyu, kesulitan-kalau tidak diakatan mustahil-manusia akan 
mengetahuinya. Diakui memang Nabi Muhamad yang membawa kabar itu, tapi substansinya dari 
Allah Swt.,wa ma yanthigu 'an al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Karenanya, kebodohan dan 
keterbatasan akal, bukan alasan untuk menyangkal berita-berita yang dibawa Nabi. Dari sini pula, 
ketika antara wahyu dan filsafat (alam pikiran) bertolak belakang, tentu yang diutamakan ialah 
wahyu. Dalam ranah ini, meski akal tidak mampu memberi informasi tentang syafaat, tapi karena 
Nabi Muhamad sebagai utusan Tuhan, dengan perintah-Nya telah menyampaikan berita itu maka 
yang logis justru menjadikan wahyu sebagai suatu keniscayaan.2 


Ibnu Arabi menuturkan bahwa pemberi syafaat pertama adalah Nabi Muhamad Saw. Dalam arti, 
sebelum Nabi berkenan memberi safaat maka jangan harap akan ada orang lain yang sanggup 
memberi syafaat. Pernyataan itu bertendensi pada hadits yang meriwayatkan bahwa, RasuluLLah 
ialah pemberi syafaat pertama kali dan pasti akan diterima. 


Kemudian megenai landasan syafaat, termasuk sangat lumayan banyak. Seumpama peringatan 
dalam Al-@uran yang dengan tegas menuturkan: 


PP In Lajang D yaa 
"Dan Tuhanmu akan memberimu, kemudian kamu menerimanya” 


Di lain tempat, dalam surat Thaha ayat 109, Allah mengukuhkan berita syafaat Demikian bunyi 
ayatnya: 


VE gong PIA Ost ya VI Rela as Y Ita 


"Pada hari itu (hari kiamat) tidak berguna syafaat, kecuali (syafaatnya) seorang yang telah 
diizinkan Allah Sang Maha Pemurah, dan diridhai perkataannya” 


Pun juga, diperkuat dengan tendensi hadits-hadits Nabi. Dalam 'Ihya Ulum al-Din' seumpama, al- 
Ghazali (hujjah al-Islam) mengutip hadits yang diriwayakan sahabat Umar bin 'Ash, bahwa pada 
suatu hari ketika Nabi membaca doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, setelah selesai dengan tiba- 
tiba air mata beliau menetes, sembari menyebut: “Umatku (bagaimana nasib) umatku!”. Karena 
Allah Swt mengetahui, maka langsung respon dengan mengutus Jibril untuk menemui Muhamad 
Saw. Perintah itu, Allah Swt. berkeinginan Jibril menanyakan kepada Muhamad, apa faktornya dia 
menangis sedih. Tapi ketika Jibril menanyakannya, Nabi malah membalas: “Allah yang lebih tahu 
segalanya”. Setelah Jibril kembali, Allah kemudian berfirman: Wahai Jibril, pergi dan temui 
Muhamad!. Sampaikan kalau Aku akan menerima kehadiran umatnya dan tidak akan berbuat 
jahat kepada umatnya.4 


lebih detil lagi, hadits yang diriwayatkan Abu Harairah. Menurutnya, pada saat kiamat tiba -ketika 
manusia sudah tidak kuat menahan derita, resah dan susah- mereka saling tengok, saling 
bertanya antara satu dengan yang lain, masing-masing penasaran dengan yang lain: apa juga 
merasakan kesusahan, mereka mencari-cari seorang penolong. Di tengah kebingungan, mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1264 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mendengar bahwa sang penolongnya ialah Adam. Langsung mereka mencari dan menemuinya. 
Mereka mengadu: “wahai tuan! Engkau adalah bapaknya semua manusia, bahkan para malaikat 
disuruh bersujud kepada engkau, kami mohon mintakan syafaat untuk kami kepada Allah”. Tapi 
sama saja, ia juga sedang menyesali pebuatannya karena sewaktu dilarang makan buah khuldi ia 
tidak mengindahkan. Adam hanya menunjukkan menemui nabi Nuh. Kemudian menemui Nuh. la- 
pun sama tidak dapat membantunya, karena menyaksikan Tuhan sedang marah (ghadhab) tidak 
seperti biasanya. Disamping itu, nabi Nuh merasa bersalah atas kegagalan menyampaikan 
dakwah yang diamanatkan oleh Allah Swt. Padahal, diakui ia seorang rasul yang dinobatkan 
banyak bersyukurnya. | AKIDAH KAUM SARUNGAN, Lirboyo |. 


1 Syeh Islam Ibrahim bin Muhamad al-Baijuri, Tuhfah al-Murid, al-Hidayah Surabaya, hlm.116 
2 Syeh Islam Ibrahim bin Muhamad al-Baijuri, Tuhfah al-Murid, al-Hidayah Surabaya, hlm.116 
3 Ibid 

4 Ihya Ulum al-Din, juz:1V, hlm. 510 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4835746949986771 


2111. LAUHUL MAHFUZH (KITAB YANG TERPELIHARA) 


PERTANYAAN : 

Muhamad NurFajarudin 

Assalamu'alaikum wr wb. Apa yang dimaksud laul al mahfudz ? 

Hendra Alfatih Hidayatulloh 

Dan apa pertama kali yang di tulis oleh @alam/pena di lauhul mahfudz ? 
JAWABAN : 

1. Alif Jum'an Azend 

Wassalamu'alaikum.. LAUHUL MAHFUZH (KITAB YANG TERPELIHARA) 


Sejauh ini, kita telah menyaksikan kesimpulan ilmu pengetahuan tentang alam semesta dan asal- 
usul makhluk hidup. Kesimpulan ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta dan kehidupan itu 
sendiri diciptakan dengan menggunakan cetak biru informasi yang telah ada sebelumnya. 


Kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan modern ini sungguh sangat bersesuaian dengan fakta 
tersembunyi yang tercantum dalam Alguran sekitar 14 abad yang lalu. Dalam Alguran, Kitab yang 
diturunkan kepada manusia sebagai Petunjuk, Allah menyatakan bahwa Lauhul Mahfuzh (Kitab 
yang terpelihara) telah ada sebelum penciptaan jagat raya. Selain itu, Lauhul Mahfuzh juga berisi 
informasi yang menjelaskan seluruh penciptaan dan peristiwa di alam semesta. 


Lauhul Mahfuzh berarti “terpelihara” (mahfuzh), jadi segala sesuatu yang tertulis di dalamnya tidak 
berubah atau rusak. Dalam Alguran, ini disebut sebagai “Ummul Kitaab” (Induk Kitab), “Kitaabun 
Hafiidz” (Kitab Yang Memelihara atau Mencatat), “Kitaabun Maknuun” (Kitab Yang Terpelihara) 
atau sebagai Kitab saja. Lauhul Mahfuzh juga disebut sebagai Kitaabun Min @abli (Kitab 
Ketetapan) karena mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang akan dialami umat manusia. 


Dalam banyak ayat, Allah menyatakan tentang sifat-sifat Lauhul Mahfuzh. Sifat yang pertama 
adalah bahwa tidak ada yang tertinggal atau terlupakan dari kitab ini: 


Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib: tak ada yang mengetahuinya kcuali Dia 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1265) 


sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daupun yang 
gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi 
dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhul 
Mahfuzh). (AS. Al An'aam, 6:59) 


Sebuah ayat menyatakan bahwa seluruh kehidupan di dunia ini tercatat dalam Lauhul Mahfuzh: 


Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua 
sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam 
Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (AS. Al An'aam, 6:38) 


Di ayat yang lain, dinyatakan bahwa “di bumi ataupun di langit", di keseluruhan alam semesta, 
semua makhluk dan benda, termasuk benda sebesar zarrah (atom) sekalipun, diketahui oleh Allah 
dan tercatat dalam Lauhul Mahfuzh: 


Kami tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Alguran dan kamu 
tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu 
melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun seeasr zarrah (atom) di bumi 
ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebi besar dari itu, melainkan 
(semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauhul Mahfuzh). (AS. Yunus, 10:61) 


Segala informasi tentang umat manusia ada dalam Lauhul Mahfuzh, dan ini meliputi kode genetis 
dari semua manusia dan nasib mereka: 


(Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka 
seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir: 
“Ini adalah suatu yang amat ajaib”. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami 
akan kembali lagi)?, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya Kami 
telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi 
Kamipun ada kitab yang memelihara (mencatat). (AS. Gaaf, 50:2-4) 


Ayat berikut ini menyatakan bahwa kalimat Allah di dalam Lauhul Mahfuzh tidak akan ada 
habisnya, dan hal ini dijelaskan melalui perumpamaan: 


Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan 
kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) 
kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (AS. Lugman, 31:27). 
(HARUN YAHYAI. 


2. Mbah Godek 

Wa alaikum salam, semoga bisa membantu imam ahmad bercerita pada sanadnya dari amir al- 
agbali Ra. bahwa sesungguhnya beliau berkata,saya bertanya wahai Rosulalloh dimanakah Tuhan 
kita sebelum menciptakan langit dan bumi ? Nabi menjawab, di ghomam/mega yang atasnya 
adalah udara dan bawahnya juga udara kemudian Alloh menciptakan arasy diatas air sebagian 
ulama' berkata yang dimaksud ghomam adalah awan/mega ulama' berbeda pendapat pada 
penciptaan Alloh sebelum arasy. Imam atturmudzi bercerita dari ubadah bin shomit Ra berkata, 
Rosululloh SAW bersabda sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Alloh adalah Al-golam 
yang terbuat dari cahaya,ada yang bilang dari mutiara putih yang panjangnya antara langit dan 
bumi kemudian menciptakan lauh mahfudz yang terbuat dari mutiara putih lampiran-lampirannya 
dari mutiara merah panjangnya antara langit bumi dan lebarnya dari arah timur sampai arah barat. 
Dari anas bin malik Ra berkata,Rosululloh SAW bersabda,Alloh mempunyai lauh/papan yang 
salah satu bagian sebelahnya dari mutiara merah dan sebagian lagi dari zamrud hijau dan pena- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1266 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penanya dari cahaya. 


(BT AI (j2 200) syaa SE 3 sya lah 

JB PN, Aya AL Ot Ja Uap OLS yah dl Iyan ole AE JB dil das ab) dad ale G2 Oadiama 3 AA PLAY eh 
AI dilor Lagi elaladi Silioily LUnlomuad yA pladiI eladali jang JB Lele d0 Gila Pslya ML sign Ap alah 3 OS 
Ibe AI dilas ab Jl ON elang dala AN ap AI Syary JB JB d2 AI Ca Ta ap Sole ye Saa so PA Ja 
AI BUSI oya Leola slag B3 ya yg Ong JI Glee F V2) Ela! Ca La Sg eling BPI oya Jay 2 oa Hi 
kale AI alan ALI yang JI JB die AI dy DIL yi Gait P3 DAN IBAN ya de YPNNI slam Ou LA 


Iga MET el nian Bd jay oa AYI dor lg el an BL oya degory Apt Long OI palang 


(SI ALI 3 (2 200) yaa Sy 3 oya lah 

CI SN JB Lag Lae Pill Jah AI lil AJE P LA0AII pg JI SIA dia gia gita lil Ol oeles oyil J3 
SATA Sya da Kg AI UT pkl CAS La Ig Ol patin ot Ha CA, TA pa II AS ya Ae la 3 
AI Of Lapis AI ab) UAS pal JB LA ma, Ar WS III ana8 Um gan) Ol Jill LS Udi Ol El ul 
Alah dea 3 IS Sles jh gp BILA) Bolang peby YP ya JA Lag Rab aya Ii JS ya Kelud lb 3 Sp 
BN Ci (oma 


Ibnu abbas berkata,golam/pena itu berlobang/bisa terbelah dan mengeluarkan tinta dengan 
sendirinya samapai hari kiamat nanti kemudia Alloh berfirman pada golam,,menulislah lalu golam 
menjawab ya Tuhan,apa yang harus aku tulis,Alloh menjawah,tulislah ilmuku pada mahlukku yang 
tertera sampai hari kiamat nanti telah menerbitkan said bin mansur sebuah keterangan bahwa 
yang pertama kali yang ditulis golam adalah : 


Sa ke ui Ol Ui 


"Saya maha menerima taubat dan menerima taubat bagi yang mau bertaubat" 
Ibnu abi hatim menerbitkan bahwa yang pertama ditulis golam adalah : 


SAS Ian GA) Ol 


"Sesungguhnya rahmat-Ku bisa menghapus murkaku" 

dan terjadi banyak sekali pendapat2 tentang hal ini dan yang ashoh adalah pendapatnya ibnu 
abbas ra.bahwa golam berjalan/menulis seketika itu pada keterangan yang ada sampai hari 
kiamat dan sesuatu yang jadi ketetapan dari kebaikan,kejelekan,kebahagian dan kesengsaraan 
sebagaimana firman Alloh 


Cree alel Selena teh JS 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1267 ) 267 


Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). 


3. Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Pena adalah awal pertama kali mahluk diciptakan 


Aya ind hu sll gal sala 0. ng mal ily World IV glo 2565 Wglar 0 canada 217 buya a07 all tj ang gk bau S su 

Dls sub BS y33: sman yu gd Ula (7) Is Wa ola sub ag) : Ida ah Uk Ui «Sa AG Ula «gaya UagIB « s3lsI 

Ana Sunan aa sa aus JB LSI Lag 1 JB, WEI Ja pall 9 (Ala: 

Yam 15 Mala sal 2g Sliy Us Ip Bilah (in Sin ol, Wale dl sila «IN ab 20 UEA «Ia 203 UI SR Una): al Alan Alat 

lea Pegais « 3 ji NG Ysalis 3 Say Patut « Vikas A ES aman « 3s BJ yo Ula (TA la ola sala : isa Kila NA 

Tana sloralgn able | Wauli IIA SIG Ul Usa YO «Aap al SA, WAS) 6 gyeand ci AG yA «In Al UiJa Ulas 
lala A0 Nyak, Aas BA BI Dio aa MA ag Ala... 


LINK ASAL : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/483534071669406/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/579881558701323/ 


2117. NON MUSLIM BACA SYAHADAT 


PERTANYAAN : 
Alamsyah Ali Al Banjari 


Assalaamu 'Alaikum.... Ada pertanyaan Mbah... bagaimana Status Non Muslim yang sering Baca 
Syahadat (tidak sama artinya) ??? silahkan pengkinclongannya,Syukron Goblah.... 


JAWABAN : 

2 Abdurrahman As-syafi'i 

Meski membaca syahadat, tetapi belum dihukumi islam. Karena ada beberapa ketentuan yang 
menjadi syarat mutlak menjadi seorang muslim salah satunya adalah membaca syahadat dan 


mengerti artinya serta adanya keyakinan dan pengakuan sejati dalam dirinya bahwa sanya isi 
dalam syahadat adalah benar-benar sebuah keyakinan dan kesaksiannya. 


Lagis SYI AI ) Wilina Ab yrn 3 ya La ds Lagale Jup US jl Laga yo pat Gladi) Jia 4 & aldi SIAYI by, Ol el, 
OLSYI 9 Gaal CAS PPP oya SA JIN 9 ole VI y SY A8 le Juga dal jeba Y EL Jill 3 OLSYI 3 
YAN GAJI Seal JL 


2 Taufig Alaika Salam 


Al Samll » cal gadi SAI Jgany Cile C3 AMI YP AN Y Ol ae Ga Jia Ol ah Sasa AI VI AI Y ol al oi da Ul sa ae 
SANG gila da clg yang Je gama 13 ang) Yus bialuy JSI BJ, 

SOLAYI At" alang dale AMI IT ah Ji HAN Jay Kadarma yo) Balas Lesti Gol ag Y Ja Jasa AMI YP AN) Y Gl ae Jaa Ol Day! 
glial 3 (all ABI 3 ALI J gan Foreman yag AMI YI AI) Y pol Balas aa (de 

Cagur (jl ito Cyaialasl GY OYI dana As Sal ala Ih Au, (ale Sia" Il aa, Ulas) aji) 9 GS Jk 
Ka ai Hall Jill liga AMI Sgm Gile ls AI YP al Y ji asi "J8 Lala Ap VI 0 pall Aa gema Y (AYI US Ye US) Lag 
AR AM Ig ORI KI La SAN UI Kakta JS La) ra AI JB Cell alg dal AI Nama Allan yg 68 gai Cl Ba jl gl Hae yA) 
Aalay Alsiel (93 cdilunlh SLS JUS Eyang snap) ea gal AAS $ JAS aa3 Al gang Gale gj) dal Ate yag MOH ANU Td! 
Alan g AAS Slanaill ASLI 3 A11) Ust 3, AM Slaatl 9 CISS ya JB SUS (le JI) Dag cabul Aa Me ea ana 
SA, |) Wa gula cl, Snail maa, 


IMAM ABDULLAH BIN MUHAMMAD BIN AHMAD ATTOBARI Ka: ditanya apakah 
diperbolehkan seorang mengucapkan Sahadat Tauhid saja tanpa ada Sahadat rosul, Jawab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1268 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beliau : Tidak diperbolehkan seorang ketika manusia masuk islam hanya mengucapkan Sahadat 
Tauhid saja,wajib juga mengucapkan Sahadat Rosulnya karen ada Hadist Rosul "ISLAM ITU 
DIBANGUN ATAS 5 DASAR..sahadat Anlailahaillah wa anna muhammadar rosulullah dst.. 
(mutafagun alaih). 


Barang siapa yang hanya mengucapkan sahadat awal tanpa yang kedua, maka orang tersebutt 
belum dikatakan islam karena SAHADATAIN ini adalah Rukun islam,tidk kan sah islamnya 
seorang tanpa mengucapkan keduanya, 


Adapun ASHADU ANLA ILLAHA LLOH WA ANNA ALIYAN ROSULULLOH ini adalah menyalahi 
Nas Sariat yang terlaku dengan menetapkan sayidina Ali sebagai nabi dan Rosul,karena dalam 
Alguran surh Al Ahzab 40, SAYIDINA MUHAMMAD SAW yang nabi dan Rosul Barang siapa yang 
berkeyakinan di dalam hatinya Ali sebagai Rosul maka Dia kafir,dan membohongi Nas Sariat, dan 
barang siapa yang mengucapkan dilisannya saja tanpa meyakininya lalu kembali kepada 
Mengucapkan Sahadatain yang benar ,tobat maka dia dihukumi islam..pbila dia tidak tobat jelas 
dia akan mati dalam keada'an murtad 


2 Mbah Godek 
(139 PIA ia 
Sg IIA JB Ola OLYI ya dalih Le (AU DURUJI ya Urdoleddh Sadldu Us ya yh let BIS JS Allah Jaa Lil La 
PE ang tele AI lan dillap SL ASYU Pd Yo Upi Ala Y Watak Jgdll le RA! Gym Ol Ioamdb j4 Ojike 
an al 
(282 18) - el ing, 
Aha SAI Ualina Sp Y yag 6 Lili Rn all Bold Lama yi j3 
Umpama ada orang ajam (selain arab) menuntun syahadat pada seseorang dengan memakai 


bahasa arab kemudian dia melafadzkan/mengucapkannya dengan bahasa arab sedangkan ia 
tidak tau artinya maka dia belum dihukumi islam. | ROUDLOTUT THOLIBIN JUZ 8 HAL 282 |. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/493732110649602/ 


2122. KIAMAT GUBRO DAN SUGHRO 


PERTANYAAN : 

Jack As Trow 

Bismillah. Apa bedanya kiamat kubro dan kiamat sughro ?? Makasih...! 
JAWABAN : 


2 Si Mbok 

Sekedar jawab aja, karena saya yagin Akhi Jack As Trow Lebih faham : 
Kiamat Kubro/besar - Hari hancurnya seluruh alam, 

Kiamat Sugro/kecil - Saat meninggalnya orang-orang yang kita sayangi, 


2 Mbah Godek 
SSI dalil ya Ae ay aa LAI 2 OI, 


Mati adalah kiamat sugro dan terjadinya hari akhir adalah kiamat kubro 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1269 ) 


(241 Il) YG IA Jal de ly URAT mao Il at YI 
2 Sunde Pati 
BAYI IP WII ya Jati Ut3 calord olil use Gaseh JS Ily 1 sal UI, 


Kiamat sugro adalah wafatnya seseorang ketika habis ajalnya,dengan sebab wafat berarti dia 
pindah dari dunia menuju akhirat 


(240 Il ap) — YG IAI Jat Ie 29 MURAI mara Jl SY! 


(J2 11 gp) — Rel Andi Jat Aas Ae Aaj ppi CAtii OLYI 


AMAL Megi ga SAI Tang Cd AA SAI SSI TI oya Ogiajy 


Dan mereka iman pada hari kiamat alkubro,yaitu pada hari itu Alloh menghidupkan orang-orang 
yang sudah mati dan mengutus para hamba dari alam kuburnya kemudian meng-hisabnya. 


(2 1 gp) — Aeleely kal Jat Aas Aoa Aaj ppi CAtiim OLYI 


SAS Ra pg yag Con pg Y SAI Sa All ea 
Hari pamungkas yang abadi dan tiada hari setelahnya itu adalah hari kiamat kubro 
(303 1 25) —I-jdl OS Is aah JI 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/490693520953461/ 
2127. SEPULUH SAHABAT NABI YANG SUDAH DIJAMIN 
MASUK SYURGA 


Oleh : Muhammad Mujtahid Muthlag 


Abu 0g petak! 3 dadi 

Abah ae og Hb ad or 2 AI ob Cendol pl) Aeeny Bp de 

Len AS og IL AS aga Tel gt UPI gal oa OLS aa Ma AI an) asa j3 Ulais 

A3 or SA AS kan ot lap Got laa gt AA Kg IA 

HIS PRA oa LA op IP Ur SPA 3 Ip op MPA ab) Sayid lo yA Ae 

LIS BA oi Hen AAS oi AN Gp LIL yi da0 AN gay al Jos daan 

Lp or Or Ana up AS RIAS Ur PL oi (Ri pl) Ulat 0 da0 AI by Jabal SK pal 

Lp On Or Ana Up AS Or PAS ot Ulee op dilan op Aa Al ab) Al Rul 

LA er CAS ir PB Ur Ae El or SA AP ot Jai 1 AAN or Ma ab) Gyjll jas 
LA RI Ab A BAP ur Co or SAI AP 0 Jai Op IIS OR Aaj OR MPA gb) Bra! le daan 
LO EPY P or LI ar TP gt al ya JD ega TIA gt AA Aa aa d5 AI Kay WII ayal Bakat al 
Oa 4 SDI Langake pall 1 uleni Gaon pelan y dal Al laa Gada Apely jawa 3 Ograik pAlusly 


10 ORANG SAHABAT NABI YANG SUDAH DIJAMIN MASUK SYURGA : 
1. Ali Karromallaahu wajhah Radhiallaahu 'anhu bin Abi Tholib bin "Abdul Muthollib 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1270 ) 270 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. "Utsman Dzun Nuroin Radiallaahu 'Anhu bin 'Affaan bin Abul 'Aash bin Ummayyah bin 'Abdu 
Syams bin 'Abdi Manaf 

3. Zubair Al-Hawaari radhiallaahu 'Anhu bin 'Awwaam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin 
Aushoy 

4. "Abdur Rohmaan Shoohibus Syuuroo Radhiallaahu 'Anhu bin 'Auf bin 'Abdi 'Auf bin 'Abdun bin 
Harits bin Zuhroh bin Kilab 

5. Sa'ad Khoolin nabi Radhiallaahu 'Anhu bin Malik bin Ahiib bin "Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab 

6. Abu Bakar As-Shiddig bin "Utsman ( Abu @ukhofah) bin "Amir bin 'Amru bin Ka'ab 

1. Tholhah Al-Fayadh Radhiallaahu 'Anhu bin "Ubaidillah bin "Utsmaan bin 'Amru bin Ka'ab bin 
Sa'ad bin Taym bin Murroh 

8. 'Umar Al-Farug radhiallaahu 'Anhu bin Khottob bin Nufail bin 'Abdil '"Uzza bin Riyaah bin 
"Abdillah bin Giroth bin Ziraah 'Ady bin Ka'ab 

9. Sa'id 'Aasyirol 'Asyaroh Radhiallaahu 'Anhu bin Zaid bin 'Amru bin Nufail bin 'Abdil 'Uzza bin 
Riyaah bin 'Abdillah bin Airath bin Ziraah 'Ady bin Ka'ab 

10. Abu "Ubaidah Amiinul Ummah Radhiallaahu 'Anhu bin 'Abdullah bin Al-Jiraah bin Hilaal bin 
Ahiib bin Dlhiah bin Haarits bin Fihr(@uroisy) 


Nasab mereka semua bertemu pada satu garis keturunan dan sampai pada Nabi Isma'il bin 
Ibrohim 'Alaihimaa As-Sholaatu Was-Salaam. Wallaahu A'laam 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/506009799421833/ 


2138. Perkara yang ada awalnya dan ada pula ahirnya 


PERTANYAAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu alaikum, pak ustad, saya pernah mendengar perkara-perkara yang ada awalnya dan 
ada pula ahirnya, bahkan ada yang tidak ada awalnya tapi ada ahirnya. Kiranya pak ustad 
berkenan menjelaskan perkara apa sajakah itu? Terimakasih sebelum dan sesudahnya. MINTA 
BANTUANE yaa ? 


JAWABAN : 
2 Timur Lenk 


Wa'alaikumussalaam, perlu diketahui bahwa maujudat (perkara yang ada / berwujud) di bagi 3 : 

1. perkara yang tiada Awalnya dan tiada akhirnya yaitu Allah dan sifatnya 

2. perkara yang ada awalnya dan tiada akhirnya , di antaranya neraka dan surga. Kekalnya surga 
dan neraka adalah perkara baru 

3. perkara yang ada awalnya dan akhirnya yaitu selain no 1 dan no 2 


Adapun perkara yang tiada awalnya tetapi ada akhirnya maka tidak ada. 
2 Achmad Syathibi 


Sekedar nambahin jawaban dari para kasepuhan, “ perkara yang ada awalnya & ada akhirnya : 
dzat makhlug dan sifatnya. “ perkara yang tidak ada awalnya tapi ada akhirnya: tidak adanya kita 
dizaman azali lalu berakhir dengan adanya kita sekarang. (syaikh nawawi al-bantani, nuru al- 
dzolam, hal.5). Mohon koreksinya dari para kasepuhan jika salah. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


www.islamuna.info 


AGIDAH (a27 ) 271 


Matur suwun, Alhamdulilah ahirnya ketemu juga.. 
pladi Ry de sela! OL bel (2 
Wi SW Ola ad AYI Ja 
— Blio yoga 3 ya, Al dll hy 
— Uoyry Ce IV Las ay Aldy Jl ada 3 
— ANJI ay Ad dg Il gay 
o Als 
" Ketahuilah sesungguhnya sesuatu itu ada 4 bagian : 
1. Sesuatu yang tidak ada awalnya dan tidak pula ada ahirnya yaitu Dzat Allah ta'ala dan sifat-Nya 
2. Sesuatu yang ada awalnya dan juga ada ahirnya yaitu dzatnya segala mahlug dan sifatnya 
3. Sesuatu yang tidak ada awalnya namun ada ahirnya, yaitu ketidak adaanya kita pada zaman 
azali dan berahir ketika kita diwujudkan. 
4. Sesuatu yang ada awalnya tetapi tidak ada ahirnya yaitu darul ahirat. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/506658329356980/ 
2142. Penjelasan Ringkas A@IDAH ASWAJA (Ahlussunnah 
Wal Jama'ah) 


Oleh: Gus Lim 


Segala puji bagi Allah, semoga shalawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah shallallahu 
'alayhi wasallam, Waba'du. Allah ta'ala berfirman: 


(11 op 3 ya) 2 ata Pig 
Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi 


maupun semua segi, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya)”. (@.S. asy-Syura: 11), 
Rasulullah shallallahu “alayhi wasallam bersabda: 


aa 5 Pa Na : Ma AT 
CI ala Ata) SIP oly)) Pam ses Sd Al OS 


Maknanya: “Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada sesuatu selain- 
Nya” (H.R. al Bukhari, al Baihagi dan Ibn alJarud) 


Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu 
(selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, “arsy, manusia, jin, 
malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, 
tanpa tempat dan arah. Dialah yang telah menciptakan tempat dan arah, maka Ia tidak 
membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat 
dan arah, karena berubah adalah ciri sesuatu yang baru (makhluk). 


om BII G Galak yaa al eLAYI Olay) TOL Ale L de DV jay DSA Yy AI 2G sa0 AI 0) Je Laka JG 
TPA) 
Sayyidina “Ali -semoga Allah meridlainyaberkata : “Allah ada pada azal (keberadaan tanpa 


permulaan) dan belum ada tempat, dan Dia sekarang (setelah menciptakan tempat) seperti 
semula, ada tanpa tempat” (Dituturkan oleh allmam Abu Manshur al Baghdadi dalam kitabnya al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1272 ) 272 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Farg bayn al Firag). Al Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -semoga Allah meridlainya- (227 — 321 H) 
berkata dalam menjelaskan agidah Ahlussunnah wal Jama'ah : 


“endah! JUS Kemah L Le MAY 4 LA Vpn Ny OSN, SI 3 pala ye (Abi sm) da”. 


“Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran 
sama sekali) batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) 
maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya), 
Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan 
belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut”. 


dan beliau juga berkata : 
“is 35 Ai hadi cu ca 3 opa 
“Dan barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir”. 


Di antara sifat manusia adalah duduk, bertempat, bergerak, diam, berada pada satu arah atau 
tempat, berbicara dengan huruf, suara dan bahasa, maka barang siapa yang mengatakan bahwa 
bahasa arab atau bahasabahasa selain bahasa arab adalah bahasa Allah atau mengatakan 
bahwa kalam Allah yang azali (tidak mempunyai permulaan) dengan huruf, suara atau 
semacamnya maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Begitu juga orang yang 
meyakini al Hulul dan Wahdatul Wujud telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Al Imam 
ar-Rifa'i -semoga Allah meridlainya- (W. 578 H) berkata : 


(FI £ 8 3 - £ - 
"ASI Sape oya S3 OM Tina) PUS ya del Le yaa Eluradl oya £S ES Ip yo”. 


“Peliharalah agidah engkau dari berpegangan kepada zhahir ayat al-@uran dan hadits Nabi — 
shallallahu “alayhi wasallam- yang mutasyabihat sebab hal itu merupakan salah satu pangkal 
kekufuran”. Al Imam ar-Rifa'i berkata : 


- - BIA - 2. 0 - 03 - 
OA Yg HS Ih JIE on pny DO WI AU A3 pdl EP, 


Maknanya: “Batas akhir pengetahuan seorang hamba tentang Allah adalah meyakini bahwa Allah 
ta'ala ada tanpa bagaimana (sifat-sifat makhluk) dan ada tanpa tempat”. 


Faedah : Para Ulama' dari kalangan empat madzhab membagi Kufur menjadi tiga macam: 


1. Kufur Itigadi, seperti orang yang meyakini bahwa Allah bertempat di arah atas atau arah-arah 
lainnya, bersemayam atau duduk di atas 'arsy, atau meyakini Allah seperti cahaya atau 
semacamnya. Di antara contoh kufur itigadi juga adalah tidak meyakini bahwa perbuatan manusia 
yang ikhtiyari (yang disengaja) adalah terjadi atas gadha dan gadar (ketentuan) Allah seperti 
keyakinan Hizbut Tahrir. 


2. Kufur Fi'li, seperti sujud kepada berhala, melempar Mushhaf atau lembaranlembaran yang 
bertuliskan ayat al @uran atau nama-nama yang diagungkan ke tempat sampah atau 
menginjaknya dengan sengaja dan lain-lain. 


3. Kufur Gauli, seperti mencaci Allah, ataumencaci maki nabi, malaikat atau Islam, meremehkan 
janji dan ancaman Allah, atau menentang Allah, atau mengharamkan perkara yang jelas-jelas 
halal, atau menghalalkan perkara yang jelas-jelas haram, dan lain-lain. Seperti juga menyifati Allah 
dengan al “Agl al Mudabbir (akal yang mengatur) atau ar-Risyah al Mubdi'ah (bulu yang 
menciptakan) sebagaimana terdapat dalam kitab Fi Zhilal al Guran karya Sayyid Authb: pimpinan 
kelompok yang menghalalkan darah umat Islam yang menyebut diri mereka sebagai Jama'ah 


www.islamuna.info 


A@AIDAH | 1273 


Islamiyyah. 


KAEDAH : Setiap keyakinan, perbuatan atau perkataan yang mengandung pelecehan terhadap 
Allah, rasul-Nya, Malaikat-Nya, syiar agama-Nya, hukum-hukum-Nya, janjijanji dan ancaman-Nya 
adalah kekufuran maka hendaklah seseorang menjauhi semua ini dengan segala upaya serta 
dalam keadaan apapun. Barang siapa yang jatuh pada salah satu macam kekufuran tersebut 
maka dia dihukumi kafir. Dan wajib baginya meninggalkan kekufuran tersebut dan segera masuk 
Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika ia membaca istighfar sebelum 
mengucapkan syahadat maka istighfar tersebut tidak bermanfaat baginya. Pembagian kekufuran 
tersebut di atas berdasarkan ayat-ayat Al @ur'an: surat al Hujurat (49):15, Fushshilat (41): 37, at- 
Taubah (9): 65-66, 74. Lebih lanjut baca kitab-kitab figh empat madzhab, Madzhab Syafi'i (kitab 
Raudlah ath-Thalibin, karya Imam an-Nawawi (W. 676 H), Kifayatul Akhyar, karya Syekh 
Tagiyyuddin alHushni (W. 829 H), Sullam at-Taufig karya alHabib “Abdullah ibn Husein ibn Thahir 
(W.1272 H, dan lainnya). Madzhab Maliki (Minahal Jalil Syarh Mukhtashar Khalil, karya Syekh 
Muhammad 'Illaysy (W. 1299 H) dan lain-lain).Madzhab Hanafi (Hasyiyah Radd al Muhtar, karya 
Syekh Ibnu “Abidin (W. 1252 H) dan kitab-kitab lain). Madzhab Hanbali (Kasysyaf al Gina' karya 
Syekh Manshur ibn Yunus ibn Idris al Buhuti, ulama abad 11 H dan lain-lain). 


FAEDAH 
Sa AYI og) Pj SMS Jiandl mndiy Laut pAII mail Ketbatoma spatial Ale Dl Co DI Je, JL 


aa) 


Rasulullah shallallahu “alayhi wasallam bersabda: “Konstantinopel (Istanbul sekarang) pasti akan 
dikuasai, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil manguasainya dan sebaik- 
baik tentara adalah tentara tersebut”. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya). 


Dalam hadits ini Rasulullah shallallahu “alayhi wasallam memuji sultan Muhammad al Fatih karena 
beliau adalah seorang sultan yang saleh, agidahnya sesuai dengan agidah Rasulullah. 
Seandainya agidahnya menyalahi agidah Rasulullah, Rasulullah tidak akan memujinya. Seperti 
maklum diketahui dan dicatat oleh sejarah bahwa sultan Muhammad al Fatih adalah Asy'ari 
Maturidi, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Dengan demikian hadits ini adalah busyra: 
berita gembira bagi seluruh Ahlussunnah, al Asy'ariyyah dan al Maturidiyyah bahwa agidah 
mereka sesuai dengan agidah Rasulullah, maka berbahagialah orang yang senantiasa mengikuti 
jalan mereka. Agidah al Asy'ariyyah dan al Maturidiyyah adalah agidah kaum muslimin dari 
kalangan salaf dan khalaf, agidah para khalifah dan sultan, seperti Sultan Shalahuddin al Ayyubi — 
semoga Allah meridlainya-. Sultan Shalahuddin al Ayyubi adalah seorang 'alim, penganut agidah 
Asy'ariyyah dan mazhab Syafi'i, hafal al @uran dan kitab at-Tanbih dalam figh Syafi'i serta sering 
menghadiri majlis-majlis ulama hadits. Beliau memerintahkan agar agidah sunni Asy'ariyyah 
dikumandangkan dari atas menara masjid sebelum shalat subuh di Mesir, Hijaz (Makkah dan 
Madinah), Tha-if dan sekitarnya serta di seluruh Negara Syam (Syiria, Yordania, Palestina dan 
Lebanon). Al Imam Muhammad ibn Hibatillah al Barmaki menyusun untuk Sultan Shalahuddin al 
Ayyubi sebuah risalah dalam bentuk nazham berisi agidah Ahlussunnah dan ternyata sultan 
sangat tertarik dan akhirnya memerintahkan agar agidah ini diajarkan kepada umat Islam, kecil 
dan besar, tua dan muda, sehinggaakhirnya risalah tersebut dikenal dengan nama al Agidah ash- 
Shalahiyyah. Risalah ini diantaranya memuat penegasan bahwa Allah maha suci dari benda 
(jism), sifat-sifat benda dan maha suci dari arah dan tempat. 


Al Hafizh Muhammad Murtadla az-Zabidi (W. 1205 H) dalam Syarh Ihya Ulum ad-Din Juz II, h. 6, 
mengatakan: “Jika dikatakan Ahlussunnah Wal Jama'ah maka yang dimaksud adalah al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(127a ) 274 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Asy'ariyyah dan al Maturidiyyah”. Kemudian beliau mengatakan: “Al Imam al'1zz ibn Abd as-Salam 
mengemukakan bahwa agidah Asy'ariyyah disepakati oleh kalangan pengikut madzhab Syafii, 
madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan orang-orang utama dari madzhab Hanbali (Fudlala al 
Hanabilah). Apa yang dikemukakan oleh al Izz ibn Abd as-Salam ini disetujui oleh para ulama 
dimasanya, seperti Abu 'Amr Ibn al Hajib (pimpinan ulama madzhab Maliki di masanya), 
Jamaluddin al Hushari pimpinan ulama madzhab Hanafi di masanya, juga disetujui oleh al Imam 
at-Tagiyy as-Subki sebagaimana dinukil oleh putranya Tajuddin as-Subki”. Al Hakim meriwayatkan 
dalam al Mustadrak dan al Hafizh Ibn “Asakir dalam Tabyin Kadzib al Muftari bahwasanya ketika 
turun ayat: 


(54 22wUnI to 43 pa ab Ss 


Rasulullah shallallahu “alayhi wasallam menunjuk kepada sahabat Abu Musa al Asy'ari dan 
bersabda: “Mereka adalah kaum orang ini”. Al@urthubi mengatakan dalam tafsirnya, Juz VI,h. 220: 
“AI Gusyairi berkata: pengikut Abu alHasan al Asy'ari adalah termasuk kaumnya”.(Telah maklum 
bahwa al Imam Abu al Hasan al Asy'ari, imam Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah keturunan 
sahabat Abu Musa alAsy'ari).IJ 


Link asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/451844891504991/ 


2166. Golongan yang selamat 


Oleh : 'aLa Kulli Haal 


Siapakah golongan yang selamat yang di maksud rasulullah ? Dalam sunan ibnu majah dengan 
riwayat yang sohih, walawpun di dalam nya ada seorang yang dhoif yaitu abu amrin, tetap bisa di 
hukumkan shohih, karena dkuatkan dengan riwayat lain dalam musnad albazzar, mustadrak 
hakim dan mushannaf abd razak dengan sanad sahih, 


Karena itu seorang yang ngaku-ngaku ahli hadist si ALBANI juga menshohihkan nya seperti saya 
menshohihkan hadist ini jg,tidak cuma albani dan saya lho,tp syaikh muhammad fuad abdul bagi 
juga menshohihkan nya, 


yang pastinya imam ibnu majah nya pun juga menshohihkan 
AI Cdae dl Jaa JB JB LL yi nil PBS Leto JB gas gal Lite IU pelan yi deli Uiador JB JLaS op plhan Uiato 
Bg Bala NI JUL UAS A3 Urang Uti de Goku Coal Oly BB Org Sar de El Jaja Got Ol elang dls 
Alah 
Rasul bersabda : sesungguhnya bani isroil terpecah belah atas 71 golongan, dan sesungguhnya 


ummatku selagi akan terpecah belah juga atas 72 golongan,semuanya masuk neraka, kecuali 
satu, yaitu al jama'ah ( ahlussunnah wal jama'ah) 


Imam murtadho azzabidi muhammad bin muhammad alhusaini berkata dalam syarah ihya 
ulumiddin: 


dea JI BAYI A SLAG Keladi y Audi Jah Gl 15) 


Apabila di sebut orang ahlussunnah waljamaah : maka yang dmaksud dengan mereka adalah 
firgoh asy'ariyah dan maturidiyah 


AT ALI) LAI Olah ps Jo Gaye ya Jika Aeladel, Aini Jl pa BALAI 3 MUA rb de Atil 3 Jl JU 


www.islamuna.info 


AAIDAH | 1275 


Jas 


Imam khayali berkata dalam hasyiah syarah agaid: bermula asya'iroh mereka itu lah ahlus sunnah 
waljamaah,ini masyhur di negri khurasan, irak, dan syam,dan beberapa negara2 


Hi Sena 2 ALAYI ea JUS ST ALI, BIA, Olah: Jb G dial Jt yap yg 3 dala and 3 dan SI J3 
GAS ol 


Imam kastali dalam hasyiahnya berkata: yang masyhur dari negri khurasan, irak, syam, dan 
beberpa penjuru negri, ahlussunnah waljamaah adalah orang yang berakidah asy'ariyin 


Jurang jaty LL Aly Alina de Nyi A3 el Reladely Aini Jl Of plat 3 Karl Gal Bae Td 3 Keml al JU 
Imam ibnus subki dalam syarah agidah ibnul hajib: ketahuilah bahwa ahlussunnah semuanya itu 
ittifag atas berakidah sama,pd yang wajib, yang ja-iz, yang mustahil 

SA JULI oyaata ya Radidel Gali) CABIN Uyundel gal RABI Teng Redidil ASI 
Mereka adalah asy'ariyah dan hanafiyah, Syaikh asy'ari adalah abul hasan al asy'ari,dan syaikh 
hanafiah adalah abu manshur maturidi, Dalam fatwa ibnu hajar alhaitami dan jalaluddin assayuti 


mereka berdua menyebut abul hasan al asy'ari dengan sebutan "IMAM AHLUSSUNNAH 
WALJAMAAH". Bahkan ibnu hajar alhaitami di tanya : 


CA Oleh SAI La 

Apa yang dimaksud dengan ahli bid'ah ? Lalu jawaban beliau : 
se ad aed At ea Reli Kadi Ja oLAN keladi, Andi Jual dala La SY de OS aya dh PAI Olosob SL, 
dim Ja Gale Ga JUN oya la Sma 
Yang dimaksud dengan ahli bid'ah adalah keadaan orang itu menyalahi Akidah ahlussunnah 
waljamaah, Yang dmaksud dengan ahlussunnah waljamaah adalah pengikut imam abul hasan al 


asy'ari dan abu manshur almaturidi. Lalu tanda2 golongan penebar fitnah di akhir zaman sudah 
dkatakan oleh rasul dalam hadistnya. Dalam musnad albazzar,beliau mengeluarkan hadist 


KPU PI AS 9S OLES Ui HP PAI OR eat Liye JB SL 3 pari Upi JB limo! UEA 03 ag Lado 
du Leolsi 3) Unrny RA de Coal Goikt 1 pelany Ale Ab lo yag JB: JB din AI any Wb 3 Sae ye al ye 
VA Ogy JIE Oya Al NI O yak pa GA de 

Dalam mustadrak imam hakim dengan 2 lam 
SA OyUL 


Imam hakim menshohihkan hadist ini, Dari segi isnad nya,tidak ada celaan,dan masuk riwayat 
hasan lizatihi,bahkan masuk dalam syarat bukhari dan muslim,cuman keduanya tidak 
mengeluarkan dalam shahihnya 


Rawi 1 umar bin khattab as sajistani adalah seorang dpercaya dan hafizh, 

Rawi 2 adalah guru beliau nu'aim bin hammad beliau adalah seorang hafizh dan salah satu guru 
imam bukhari 

Rawi 3 adalah guru beliau isa bin yunus,seorang yang tsigoh,ahli ibadah, 

Rawi 4 adalah guru beliau,hariz bin usman,beliau juga seorang tsigoh 

Rawi 5 adalah guru beliau abd rahman bin jubair,beliau juga seorang tsigoh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1276 ) 276 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rawi 6 ayah beliau sndri jubair bin nufair,beliau adalah seorang tsigoh jg 
Rawi 7 adalah seorang sahabat,dan smua sahabat itu udul,yaitu auf bin malik,seorang panglima 
perang perwakilan kaum gotfan, 


Rasulullah bersabda : selagi akan terpecah belah ummat ku atas (kalimat "BIDH'UN" dalam 
bahasa arab angka antara 3 smpy 9, di hadist lain nanti ada mengatakan) 73 firgoh, paling besar 
fitnah atas ummat ku adalah satu gaum yang mengAIYAS beberapa perkara dengan akal mereka, 
mereka mengharamkan yang halal dan meng halalkan yang haram, Dan kaum penebar fitnah 
yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu dapat kita liat skrg, yaitu kaum 
WAHABI SALAFI yang mengatakan bahwa mereka lah yang selamat, padahal tidak. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/342192029136945/ 


2167. Golongan Al-Asyaa'iroh 


Oleh : Timur Lenk 


Jaminan Al-guran dan hadits bahwa golongan Al-Asyaa'iroh adalah golongan Ahlussunnah wal 
jama'ah , golongan yang selamat. 


Allah memuji golongan Asya'iroh dalam sebuah ayat yang mana pada saat ayat ini turun, 
Rasulullah memberikan isyaratnya kepada seorang sahabat yaitu Imam Abu Musa al-Asy'ari 
(Kakek dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari) seraya menunjuk kepadanya. 
PA AN JAN Sah Je ob mi GA AL op (Ko oa ai GG 
He al ATP Ba oa aa AI Ji M3 AN Lg oma Ya AD Jua 
"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun 
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut terhadap celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (AS. al-Maidah : 54) 


Rasulullah SAW yang bertugas sebagai mubayyin (penjelas) al-Guran telah memberikan 
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun 
mencintaiNya..", dalam ayat diatas adalah kaum Abu Musa al-Asy'ari berdasarkan hadits shahih 
berikut 


UP Ela pny Hd dala AI lan Al Iya IE LL) AL pjk Dl Ob Sadb SU JE GASYI Pl us 
ABI! Laga al Sbb Ika pd 3 plg dala Al da Al Jeyay aga (saya: 


Dari Iyadh al-Asy'ari Radiyallahuanhu dia berkata "Ketika ayat, "Allah SWT akan mendatangkan 
satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya", maka Rasulullah SAW 
bersabda sambil menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari : "Mereka adalah kaumnya laki-laki ini" 


Oma Sab Iu ca Ia rai ah Te aman JS ON Ang ya SAI oem Ul Pb etil JU 
(6/220p) . 


Al-Gusyairi berkata : "Pengikut madzhab Abi al-Hasan al-Asy'ari termasuk kaum Abu Musa al- 
Asy'ari , karena setiap terjadi penisbahan kata kaum terhadap nabi didalam al-@ur'an, maka yang 
dimaksudkan adalah pengikutnya" 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4277 ) 211 


Kogan) SAE ende Ui pLAYU Huda dl ASN) AAA Alai oya dd Jong U SUS 5 pad JB) 
Gas ola." Read 7 Rnb Jlebh A2UI ad Tina Aa yA petis ya Loyal el Ig dal Il sad oo Yaly 

SAAN DAS Ud. 
Dan telah berkata Imam Bayhagy " Demikian itu karena telah nyata di temukan keutamaan besar 
dan dan kedudukan yang sangat mulia pada dari Imam Abu Hasan al Asy'ari Rodiyallahu anhu. 
Beliau adalah dari kaum Abu Musa al Asy'ari dan termasuk anak turunya. merekaz itu telah di beri 


ilmu rezki kefahaman yang di hususkan di antara mereka yaitu dengan menguatkan sunnah dan 
menghancurkan bid'ah dengan menampakan hujjah dan menolak segala syubhat/kekeliruan" 


Tidaklah al-@ur'an memuji kaum yang salah , Inilah agidah yang benar !!! Mari kita sebarkan dan 
pelajari agidah ini !! 

don A8 AI Keladi dial Jaaf oa Hao JUN Aas YG 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/455793731110107/ 
2168. Arti Satu Dalam Dzat & Sifat-NYA 


PERTANYAAN : 
Anfa Hasbiya 
Assalamu'alaikum para asatidz mau nanya niih tolong bantu untuk keterangan dari ta'bir ini yang 
diambil dari buku 'agoidid diiniyah 

Ibas BA 3g dilas 3 Amelay A13 3 Amy il Aje SUSYI ya 2 JBS 4 dilbua die 3 Alan jl Gara Aailam jl 
Sekalian nanya maksud dari satu dalam dzatnya satu dalam sifatnya dan juga satu dalam 
pekerjaannya maksudnya 
JAWABAN : 
? Zaine Elarifine Yahya 


Wa'alaikum salaam. satu dimaksud adalah satu yang tak ada yang menyamai-Nya, baik dalam 
dimensi zat, sifat dan perbuatan-Nya. Esa yang tersucikan dari kekurangan dan segala yang 
identik dengan makhluk. 


2 Timur Lenk 
Ibarot dari fathul majid 
IN OS Gama 3 JSI 9 Oia 3 DIAN 3 Ao ly IL 4 dilas dil Of Latina 4 Alam ll Jls dd Reel Kao ludi dial 
0 ju Jd S , da Dl Pa TS oY elit uya LS ya A53 Cam 3 dw SS aus SIS Ska cd al li «3 bag 
An Gol Il dilas dai Olip AI Amel Sl ad dil Olla (3 laa Il AS Gama 3 Hold Lg BLYI ye 
Olasai 1 II Ibas ol Ba Yg Ssi aaS 3 3 
Sifat yang ke enam yang wajib bagi Allah ta'ala adalah sifat Wahdaniyah (Allah Maha Esa) , 
maknanya bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha esa/tunggal dalam Dzat , sifat 
dan perbuatan-perbuatanNya . Makna adanya Allah maha esa/tunggal dalam DzatNya bahwa 
sesungguhnya tiada dzat yang menyerupai Dzat Allah ta'ala dan Dzatnya Allah tiada tersusun dari 


bagian-bagian karena tarkib/tersusun adalah termasuk sifat-sifat makhluk padahal Allah 
dibersihkan/maha suci dari bersifat dengan sifat-sifat makhluk . Makna adanya Allah maha esa/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1278 ) 278 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tunggal dalam sifat-sifaiNya adalah bahwa sesungguhnya tiada seseorang (makhluk) yang 
mempunyai sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat Allah ta'ala , maka tiada seseorang (makhluk) 
yang mempunyai sifat gudroh (kuasa) yang menyerupai sifat gudroh (kuasa) Allah ta'ala dan tiada 
seseorang (makhluk) yang mempunyai sifat irodah (kehendak) yang seperti sifat irodah 
(kehendak) Allah ta'ala dan seterusnya sampai akhir semua sifat-sifat 


9 DISS ale 9 Sie Ball 3 Suorly Bya3 Ja Urade 3 OSN 9 Ud AAS sah 3 pen YI B Olekiitn Ulio dd SI 3 
SA SA yan JII ya Jah Sale ya JLN mali Jor 3 j0 A JSI main Ol JSI Tuna Jl agan 
Il dd JUNI garam Aduk Uailay y Alaiy AI Udi dy KS Ol! Jail 3S UI y Ao lal 

Dan tidak ada bagi Allah dua sifat yang sama dalam nama dan maknanya seperti dua sifat 
gudroh , dua sifat irodah dan dua sfat 'ilmu akan tetapi bagi Allah satu sifat guroh , satu sifat 
irodah dan satu sifat 'lImu sebagaimana sifat gudroh dan irodah . Makna adanya Allah maha esa 
dalam perbuatan-perbuatanNya adalah bahwa sesungguhnya semua perbuatan itu milik Allah 
maha menang Allah dan maha agung Allah , maka tiada bagi seseorang dari makhluk- 
makhlukNya satupun perbuatan dari perbuatan-perbuatan itu , baik perbuatan itu ikhtiyar (tidak 
terpaksa) maupun idlthiroriyah (terpaksa) , hanya saja bagi seseorang itu dalam perbuatan ikhtiyar 


ada kasab (usaha) dan dengan kasab itu Allah memberi kita pahala dengan fadlol / anugerahNya 
dan menyiksa kita dengan keadilanNya , maka semua perbuatan hanya bagi Allah ta'ala. 


JL) dilbn dd DEJE AINI Ca le SE SI SUSUN 4 Ala 3 BLAI engale Jail Gaal de Bl male 


Maka mukjizat-mukjizat yang terjadi ditangan para utusan Allah (atas mereka limpahan rohmat 
dan salam) dan karomah-karomah yang berjalan/terjadi ditangan para wali Allah adalah makhluk 
ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. 


Jeadih! SI 4 Upah Jamal #SIL y IAI 3 hadiah SIA 3 3 Rene PI da0 La Al JI Is d es BI, 
JII 3 Jasa SI) Las Jail 1 OI 3 

Dan jika telah tetap bagi Allah ta'ala sifat wahdaniyah/maha esa maka hilanglah dariNya kam-kam 
(beberapa/bilangan-bilangan) yang jumlahnya ada lima yang terkenal itu yaitu : 1. kamm munfashil 


pada dzat . 2. kamm muttashil pada dzat. 3. kamm munfashil pada sifat-sifat. 4 . kamm muttashil 
pada sifat-sifat. dan 5 kamm munfashil pada perbuatan-perbuatan Allah. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/511287052227441/ 


2186. AOUL YANG DINISBATKAN KE IMAM SUYUTHI 
KIAMAT 1802 H 


PERTANYAAN : 
Mbah Cemeng 


Assalamualaikum.. Ada yang tahu di kitab manakah ? imam suyuthi mengatakan bahwa kiamat 
akan terjadi pada tahun 1802 H, dengan melihat lafadz "baghtah" yang selalu mengikuti lafadz 
"giyamah" dengan metode Hisab Jumal Kubro. Perkataan yang dinisbatkan kepada imam suyuthi 
itu tidak salah, wong itu hanya ngitung lafadz baghtah pake hisab jumal ajha, ga ada ramalan atau 
memastikan, hanya perhitungan... Jangan terlalu gampang menghakimi dulu. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1279) 219 


2 Ibnu Toha 
Wa'alaikumussalaam. Saya belum bisa menjawab di kitab mana, namun coba kita renungkan dulu 
ayat berikut : 

WB OS KAL Jd By Ci al Dis Gale LSI PSU ye La lt 
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan 


tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah." Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi 
hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. (AS. Al-Ahzab 63). 


dan ayat berikut : 

Unta Aya Yin GT UI (Ay Latin Wo II (A3) WS Aa if ad A2) Val DU LI ye Wis (45) 
42. (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah 
terjadinya ? 
43. Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya) ? 
44. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). 


45. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). (AS. 
Annaazi'aat 42-43-44-45). 


dan juga pada Ayat berikut : 
Ah Up Kat USB, NYALI 3 TE Ya Ji WP Vgalong U Go Kie Lele Uas JB Ula DU ALI ye Bi Jy 
Oiyadas Ul GAN ps d3 db Ken Tale LI G5 6 il, 
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya 
pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku: tidak seorangpun yang dapat 
menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) 
yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba." 
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: 


"Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui." (AS. Al-A'rof 187) 


Memang benar Imam Suyuthi tidaklah mencetuskan tahun... tapi beliau cuma memperkirakan oleh 
penelitian beliau dari berbagai hadits... Imam As-Suyuthi dalam kitabnya "AL-HAAWIY LIL 
FATAWIY" menyebutkan : 


Kasual Hi Af 9 La Olah ale ai Jl al of, (at Si an Ga aa of UI 

Ap Ganbmn p (A Gp JA Guan Ui JS gl or Aa op elo Kar dea Pi al HA YG 

LL Haa AN aa da Vip" elu del at Jo AN Jaa) JG JG ce ya) Sup 
sanga Bo. 032 23 8 


Ke Tw ga Y Jl, oa u La eh b: sa Ta Kagei Ad P3 dede 


Ne ea Pata 
Sandi La KE 1 Kia UT ug OTP 

Dalam kitab yang sama Imam Suyuthi mengatakan sbb : 
KE ON Bg UPN PNY AU as Vera HI Je ang Cb oi Ban OT EU le Lb cad Of gb 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1280 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LL bi if d Tan ala dia elo ea ay ala Sita Gan ie al ab 
Maka aku katakan dulu : yang menunjukkan atas ini adalah atsar hadits bahwa masa ummat ini 
(Umat Muhammad) lebih dari 1.000 tahun tapi lebihnya tidak kurang dari 500 tahun, demikian ini 
karena terdapat dari suatu jalur hadits bahwa umur dunia adalah 7.000 tahun, dan Rosulullah saw 
diutus pada bagian akhir di seribu tahun yang ke enam. (Yakni tidak lebih dari 1.500 tahun) dan 
sekarang kita sudah berada di tahun 1434 H. berati kiamat dari sekarang tidak lebih dari 66 tahun 
lagi. 
Berdasarkan ibarot keterangan Imam Suyuthi (alhawi alfatawi) dari berbagai hadits "masa di dunia 
adalah 7 ribu tahun, dan Nabi diutus pada akhir seribu tahun yang ke enam". (Maaf) Hanya saya 
yang menambahkan sendiri keterangan bahwa "@iamat tidak tidak lebh dari 66 tahun lagi dari 
sekarang (1434 H.) " 
atau kemungkinan maksud Imam Suyuthi tidaklah demikian. MARI TOBAT DAN 
PERBANYAKLAH IBADAH.... (Wallahu'alam Bis-showahb). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/515686011787545! 


2189. DIANGKATNYA AL-OUR'AN DARI BUMI 
MENJELANG HARI KIAMAT 


PERTANYAAN : 
Mufleh Yeh 


Assalamu'alaikum.... Saya pernah dengar, nanti di hari akhir Al Guran pada hilang, benarkah? 
silahkan komennya di sertakan referensiya. Terima kasih... 


JAWABAN : 
Abdullah Afif 


Wa'alaikum salam... Dalam Sunan Addaarimi (juz II halaman 530, hadits nomor 3341, maktabah 
syamilah) 
JB Ka aa dad PR oya AI Ae Ke Uya 4 alan ga Olga PCB Gg Laga AA (OP yi kain Uk 
2 NA . 2 US ale ang - JBS JLN aya & Lg IK « Sd SLaai ola : J6 « Sr ola sah Us Lt 
JI mela (ia an M5, meal, 2latadi J3 3 Di PAT UU : di Daan HA da 
Telah menceritakan kepada kami (Ja'far bin 'Aunj telah menceritakan kepada kami (Musa bin 
Ubaid| dari (Shafwan bin Sulaim| dari (Najiyah bin Abdullah bin Utbah| dari Jayahnyaj dari 
(Abdullah| ia berkata: Perbanyaklah membaca Al Guran sebelum ia akan diangkat. Mereka 
bertanya, Apakah lembaran-lembaran (mushaf) ini akan diangkat? Bagaimana dengan yang ada 
di dalam dada (dihafal) manusia? Ia menjawab: Akan berlalu satu malam lalu pada pagi harinya 
mereka menjadi fakir dan melupakan ucapan LA ILAAHA ILLALLAH. Mereka juga terjebak dalam 
perkataan jahiliyah dan syair-syair mereka. Hal ini terjadi ketika keputusan telah ditetapkan atas 
mereka. 


Fokus : ....dari Abdullah, berkata: Perbanyaklah kamu membaca al Guran sebelum al Guran 
diangkat.......... Link : 
http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?bk no-137&pid-429008&hid-3246 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1281) 


Dan dalam al Mu'jam al Kabir Liththabarani (juz VIII halaman 50, nomor hadits (atsar) 8618 
0 8 0 — 2... 0. ag. 0. 0-3 -9 oo 0. - -90 0. aa oo 0. 8 -.9 8.9 8 
ca naa :Ju «jinny laa gs Tni, ja as yg Ielal us OI as us Sa lala Glow Lia 
ora ed Ne Pen Y “5 KP ACA Ku - Sis & sa PASI Kur Th Udah & Ja Oi daa W aa P 
AA ika NOTA Se Gea IU Hidonlkan ye Ala 2) OA NAS Udi am ae UT AG (Sya uya Uya 
PAN PI ain IP Ibr Hat" 
Ibnu Mas'ud, beliau berkata : ......Sungguh al @uran akan dicabut dari antara tengah-tengah 
kamu sekalian. Mereka bertanya: Wahai Abu Abdirrahman, bukankah kami membaca Al Guran, 
dan al @uran kami tulis dalam mushaf-mushaf kami ? Beliau menjawab: Al Guran akan 
dihilangkan pada malam hari, selanjutnya al Guran dihilangkan dari dada-dada para laki-laki, maka 

tidak ada satupun al Auran di muka bumi". Link : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-84&ID-2372&idfrom-8511&idto-8676&bookid-84&startno-67 


Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/512224705467009/ 


2197. BANTAHAN TERHADAP KONSEP KEPERCAYAAN 
REINKARNASI 


PERTANYAAN : 
Goes Fanky 


Assalamu alaikum wr. wb. Kiay ,asatid, dan pra admin, Sya mohon pencerahan x, Apkah benar 
ada reinkarnasi dalam kehidupan manusia , Mohon jawaban x serta referensi nya.... Mohon maaf 
atas ksalahan 


JAWABAN : 
» Radhin El-Maujudy Goes 
Ini Penjelasannya.. Dari Kitab 
GLEL OLI mas 3 Obi el yot OLI pi 
O Ega as Ob ai SA yag Sp ASI OLAYI Of SL Sat PMA SU yag: ds dp 
FS SA Ugal pa AL Og ji HS IA ya da USUL, 4 Ulee Lagi (K3 Tales J3 Silet Uglas 
AYI 063! Uslg ol Url Ly IJE: ds dp (28N2 Joss did KA140NVA1 |. 
45 Jd MY ep Set Sate KA JM AG dk edan SU" Aa ig 
26 Teo Is SAI yh coa Bly Coa W AI Of aa ASI Ola Of dp GAY da GO SAN OLSYI AS 
Ip 4 AU pang ena ab | 298 2 OteYupra IE OLI OP SUYI IYS aa 0) Sl oolatul Je : 
BY SB Ugal pas, AL Oo, AS (2N28). 


Simak lagi keterangan dari Tafsir Ibnu Katsir berikut: 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfromz74&idto-74&bk no-4981D-78 


Semua Dalil di atas dengan jelas membantah pada pemahaman Reinkarnasi.. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1282 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Alif Jum'an Azend 


Reinkarnasi adalah takhyul yang tidak berdasar. Pendapat ini berasal dari orang-orang tak 
beragama yang berpikiran bahwa manusia akan “menghilang setelah kematian”. Atau timbul pada 
orang-orang yang merasa takut untuk memasuki alam akhirat setelah kematian. Bagi kedua 
kelompok manusia ini, kembali ke dunia lagi setelah kematian merupakan suatu harapan yang 
menarik. 


Dalam banyak ayatnya, Al-Guran menyebutkan bahwa hanya ada sekali kehidupan di dunia ini. 
Tempat dimana manusia diuji amal perbuatannya. Disebutkan pula bahwa setelah kematian tidak 
ada arah kembali ke dunia ini. Manusia hanya mati sekali saja. Ini ditegaskan dalam ayat berikut 
ini : Mereka tidak akan merasakan kematian di dalamnya kecuali sekali saja. Tuhanmu 
memelihara mereka dari azab api neraka. (Surat Ad-Dukhan: 56) 


Jadi Al-Guran dengan jelas menolak konsep penjelmaan lagi (reinkarnasi) dan perpindahan. Ruh 
manusia, meninggalkan badan pada saat mati dan tidak akan dibiarkan hidup kembali ke dunia ini 
lewat bentuk lain. 


Dari kitab suci @ur'an: "Ketika kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, dia 
berkata: Wahai Tuhanku! Kembalikanlah aku (hidup)! Supaya aku mengerjakan perbuatan baik 
yang telah aku tinggalkan itu. Jangan! Sesungguhnya perkataan itu hanya sekedar dapat 
diucapkan Di hadapan mereka ada barzah, dinding yang membatasi sampai hari mereka 
dibangkitkan." 23: 99-100. 


Jadi, kitab suci @ur'an menyatakan bahwa ruh manusia tidak akan hidup dua kali di dunia ini, 
dengan demikian ruh itu tidak akan dibiarkan menempati badan hidup yang lain, baik manusia 
ataupun bukan manusia. Kenyataan-kenyataan yang dapat ditinjau mendukung ajaran ini. Bila ruh 
manusia menempati badan-badan manusia yang baru, maka tidak akan menambah kepadatan 
penduduk, sebab ruh seseorang dapat menempati hanya satu badan. Kepadatan penduduk pada 
abad yang lalu sekitar satu milyard. Sekarang sekitar sudah lebih dari 6 milyard 


Bagaimana kita dapat bertambah lima milyard bila tidak ada ruh-ruh baru diciptakan. 
Sesungguhnya bila konsep reinkarnasi adalah benar, jumlah penduduk tidak akan lebih dari dua 
orang, sebab pada mulanya hanya ada dua ruh manusia yaitu Adam dan Hawa. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/525956354093844/ 


2199. HUKUM TAOLID DALAM MASALAH AGIDAH 


PERTANYAAN : 
Noah Ismaiel 


Assalamu'alaykum... Maaf saya mau nanya.. 'Apakah ta'rif Taglid itu..? Dan Apa hukumnya Taalid 
dalam agidah ? Trimakasih.. 


JAWABAN : 
2? Hanya Ingin Ridlo Robby 
Wa'alaikumussalaam.. setor ibaroh dulu.. 
Aa old ASI alas Na Jatadil gal Pm oa AS or MA MAA G0 aruo CP MI 3 SI - 
1379 segi 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1283 


LN OA 9 LA 0 2 AA. 0 


AS yap klo S| PI ap patah Jd ab op LI Lily sUiasUl DS If Lah (lt W till: Je O yaaa belut, 
Jaka Da Ka Je Ole 215 Jab GK DI seh Ma Sh, AB ga mah sai al SA 


20 900 ILO- 


Tg BNI ab yg Ga Ad Iisa SY, Ak ta aya Ob IE Ji Kong Saja Tia Ba 
ct Lt HE ya Dab yA Ikang SME SLa a p pink JUAN Kya Enaliwah Ca C3 ja A0 jl 


3g ,- 9 0 


AN ph SA Gi dn ji Fa Ji 9 ml AA LSN Yaa DG Ye JI ah Com 


Ie 38 AG Oc- 0 . . 90 .. 0. 9 


saga £ 5 


Tembak Ta sa SB ye Ag Ly DA BEM AGan j 
ES LI SH Si ia DI 5 DG SN pi) dh aa Gp La Kau Iya 


Tp ge In la Mn Pes Gp of disi ale yaa Si de dna TAN 


Pan Md 


Saja Ui, Wadi SA CINA AI Hi (ae Jelii Jan Ul JO ce Le SI WI yel da 
sn aa 


Nat Tya ya AT st, TG “ Sah Pj Gr U Jasa! Ba Ta ra 2 S 2 Ne si 


Ts Ie HURUF JOEA Aa lp Je AN MA ai IG JO 
Do Iga Ke ta Ta Ip AA) Ade ja KAN Ji SA ati Ga #paka AJ ga Api Ja se Ie Ke 


PE Pa 


BTA path aan des EL gi PA bad IA LS ga ab Op ey Ade 
2 Kang As'ad 
Saya cuplikkan sedikit dulu terjemah dari ibaroh kang Hanya Ingin Ridlo Robby di atas,nanti in 
sya-Allah saya lanjtkan. 
Kafe lo Ul: JB ya pad 4 Ida IP y2 SU Uas ya JUS OLS IS Land Iyileoel Lila MIL (de Uyaa luluol, : JG 
Beliau telah menyampaikan goul: Ashab kami (syafi'iyyah) telah sepakat atas khilafnya masalah 
ini (taglid dalam msiah agidah). Yang mereka khilafkan adalah apabila Itigad yang ditaglidi 
tersebutt mencocoki agidah yang benar tetapi tanpa dengan berdalil. Sebagian dari mereka 
(Ashab) menyampaikan goul: orang yang bertaglid dalam masalah agidah dihukumi sebagai 
mukmin yang telah melakukan kemaksiatan, karena telah meninggalkan nadzor (berfikir secara 
sistematis dalam masalah agidah) yang mana hukum melakukan andzor itu sendiri adalah wajib. 
gery Gaal! Ii Reli yo oya pke DB lm leg € Lale olery Jala SU Ola GELI SUREYI 9 Pat HST ya ng 
A3 
Sebagian dari mereka (Ashab) ada yang menganggap cukupnya (bagi seorang mukmin) untuk 
mencocoki agidah yang benar meskipun tanpa adanya pengetahuan trhdp dalil yang mereka 


sebut sebagai ilmu. Atas dasar ini, maka tidak melazimkan wajibnya nadzor (berfikir sistematis) 
terhadap hasilnya sebuah pengetahuan Ketuhanan dengan jalan ini 


Ini poin2 yang saya fahami dari ibaroh kang Hanya Ingin Ridlo Robby di atas : 


Tentang masalah taglid dalam agidah, ulama telah sepakat adanya khilaf (perbedaan goul) 
tentang kebolehan taglid jika yang ditaglidi adalah agidah yang benar tetapi dihukumi sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1284 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mukin yang berdosa (maksiat) karena telah meninggalkan kewajiban nadzor. (apabila yang 
ditaglidi adalah agidah yang salah, ulama telah sepakat atas pelarangannya). 


Sebagian ulama menyampaikan bagi setiap muslim, keyakinan agidahnya harus mencocoki 
agidah yang benar. Dan keharusan ini bukan berarti mewajibkan bagi setiap muslim untuk nadzor 
(berfikir dengan cara sistematis). 


Ulama lainnya menyampaikan, larangan taglid dalam masalah agidah bukan berarti mewajibkan 
bagi setiap muslim untuk menempuh jalan sebagaimana yang dilalui oleh ulama2 ahli kalam, tetapi 
cukuplah bagi setiap muslim untuk mengetahui pembukaan2 setiap ilmu yang wajib diketahui 
(dloruriyyah), yang dari pembukaan2 tersebut akan berkembang dengan seiring waktu menuju 
sebuah pengetahun yang benar. 


Ada juga yang menyampaikan pendapat (aiil) bahwasanya taglid dalam masalah Ushuluddin 
(agidah) seluruhnya adalah dilarang (haram), karena yang dinamakan taglid adalah mengambil 
ucapan orang lain tanpa didasari dengan hujjah. 


Kesimpulannya, bagi orang yang mampu nadzor....maka haram hanya sekedar ikut2an (taglid) 
dalam masalah keimanan atau agidah, dan harus nadzor. 


Bagi orang2 yang hanya ikut-ikutan (taglid) dalam masalah keyakinan atau agidah akan sangat 
mudah sekali terombang ambingkan, sangat mudah sekali dibuat ragu dengan pemikiran2 sesat 
yang banyak sekali macamnya. terlebih pada zaman ini yang sedang berlangsung perang 
pemikiran. 


Syaikh Ibrohim al-Bajuri menyebutkan enam goul ulama tentang masalah Taglid dalam hal 

Agidah, yaitu: 

1. Iman seorang yang bertaglid adalah tidak sah, oleh karena itu seseorang yang imannya hanya 
ikut2an, tidak dihukumi sebagi mukmin tetapi duhukumi sebagai kafir. @oul ini disampaikan 
oleh imam as-Sanusi di dlam kitab al-Kubro. 

2. Iman seorang yang bertaglid, baik bagi orang yang mampu untuk nadzor atau pun tidak, adalah 
sah, tetapi dihukume sebagi orang yang telah bermaksiat karena telah meninggalkan nadzor. 

3. Imannya seorang yang bertaglid dalam masalah agidah adalah sah (cukup) dan dihukumi 
sebagi orang yang telah bermaksiat (berdosa) bagi orang yang sebenarnya mampu untuk 
nadzor, dan bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk nadzor, maka tidak dihukumi 
bermaksiat. 

4. Bagi orang2 yang bertaglid dengan al-@uran dan as-Sunnah yang @oth'l dilalahnya (bukan 
yang dzonni) maka dihukumi sah imannya. Dan bagi yang bertaglid kepada selain keduanya, 
maka imannya tidak dihukumi sah, karena sangat rawan terjerumus dalam kesalahan agidah. 

5. Imannya orang yang bertaglid dalam masalah agidah adalah sah (cukup) tanpa dihukumi 
bermaksiat. Karena bagi ulama yang menyatakan demikian, nadzor adalah syarat 
kesempuranaan iman, dan barangsiapa yang mampu untuk nadzor tetapi tidak melakukannya, 
maka sungguh telah meninggalkan suatu yang utama. 

6. Dan goul yang ke enam adalah, iman seorang yang bertaglid dalam masalah agidah adalah 
sah dan bahkan diharamkan baginya untuk nadzor, goul ini mengandung kemungkinan 
diperuntukkan bagi orang2 yang telah teracuni fikirannya dengan pemikiranz filsafat. 


Lihat, Tuhfatul Murid bi syarh Jauharoh at-Tauhid hlm 77, cet. Dar as-Salam Mesir. 
2 Ahmed Ahmed 
Wajib diatas tiap2 Mukalfaf (oran yang sudah baligh lagi berakal) oleh mengenal sifat2 yang wajib 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1285) 


pada Allah, yang mustahil pada Allah dan yang harus pada Allah. Tidak haruslah tagled pada 
a'gidah. Definisi Tagled pada a'gidah: Menjazam lagi sesuai / cocok dengan jazam tersebut pada 
a'gidah-a'gidah iman TAPI DENGAN TANPA MENGETAHUI DALIL, baik dalil Ijmaly maupun 
Tafsily. Lihat kitab Hasyiah Ad-Dusuky. Halaman 53-54-55. 


Pendapat Abi Hasan Al-Asya'ry, Al-Gazhi Abi Bakar Al-Bagalany dan Imam Al-Harameini, dan 
Imam As-Sanusi, tidak memada tagled pada agidah (iman) , Dan kafirlah mereka, karena tidak 
disyaratkan pada makrifah akan nazhar diatas jalan ulama Tauhid daripada menetapkan segala 
dalil2, dan dafak (tolak syubhat) yang di datangkan diatas menetabkan nya dalil, dan tidak kuasa 
di atas menta'bir sesuatu yang hasil dalalm hati daripada dalil Ijmaly. 


Karena menurut mareka yang dimaksud dengan dalil yang wajib makrifah diatas Mukallaf adalah 
DALIL IJMALY. 
Lihat kitab Tahkikul Al Magam A'la kifayatul Al A'wam. Halaman 17 pada jawab Imam As Sanusy. 
2 Hanya Ingin Ridlo Robby 

At op Ang ale Di Ie di Tn & ua Oa Ka dm pera ds af MEN ya TA af dab 52 bali 

BU paska AAS ai Use di Gi AA Ca Ja ad Jah LI LA 

Jawaban dari yang / tama bahwaa sanya taglid yang tercela yaitu mengambil pendapat orang lain 
dengan tiada hujjah ( Hadits dan alguran ) yang demikian bkn keputusan hukum rasululloh saw 
karena Alloh sudah mewajibkan tuk mengikuti nabi dalam segala ucapan, perbuatan dalam 


melaksanakan perintah dan larangan nabi tidak masuk dalam kategori taglid yang tercela scr 
sepakatnya ulamak ( mesgi tanpa dalil ). 


Kesimpulannya kalau kita taglid pada pada imam asyari bukan tercakup dalam taglid yang 
madzmum karena apa yang imam asyari sampaikan sesuai alguran dan hadits. Memang banyak 
pendapat seperti kata ibnu hajar. Wallaahu a'lamu bishshawaab.. 

LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/526417160714430/ 


2203. ADAKAH HUKUM KARMA DALAM ISLAM ? 


PERTANYAAN : 
Munawaroh Mengharapkan Aulia 


Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh, maaf ustad wa ustadah mau tanya apakah hukum 
karma masih berlaku sampai sekarang ? makasih sebelumnya wassalamu'alaikum warohmatullahi 
wabarokatuh. 


JAWABAN : 
2 Hadiro Maut 


Wa'alaikum salam warohmatulloh wabarokatuh. Masih berlaku jika yang dimaksud : Kalau yang 
dimaksud karma adalah balasan atas tindakan/amal sendiri selama di dunia, maka bisa dilihat 
pada AS. ASY SYUURO 40, 

Si La Aa dn pa Ker 
WA JAZAA-U SAYYIATIN SAYYIATUN MITSLUHAA... 
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka Barang siapa memaafkan dan 


8. I 2. 
as 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1286 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang- 
orang yang lalim. 


Juga hadits ... 


BB dah Jas ag Sekai Hi ai Sabah Sa SU Ng ag tele AI ala AI Syur) JE JB ta0 AI ob) Ale ye 
PH on Jk 


BIRRUU AABAA-AKUM TABIRRUKUM ABNAA-UKUM... alhadis 
Pada akhir AS. albagoroh : 286 disebutkan : 


0. 9 2 200010 0 2 2 2... 0 3 8 2 0. 4g , 4 8-3 
Kn Ca Ugal Can La Lgd Ugnang UI Li al HS U 


....LAHAA MAA KASABAT WA 'ALAIHAA MAKTASABAT 


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. 


Bila yang dimaksud karma adalah kutukan, dalam hadits disebutkan bahwa doa yang dizholimi 
termasuk doa yang mustajab. 


ag. 3d. 3 3 -.9 Io -0g 23 0x -..9 -. 3.0 3 30 0 Io - 01 @ 4 @ 3 20 8-0 02450. B-3 uu... 
SO Sapa slama Apt ld mat, Pe Ie Je paka BgSay Jaks m Alay Jati PLB Hi ea sj US 
201 010. Bed og 8. 

ca dag 3 Si paid 5523 Joy 


Tiga orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam (pemimpin) yang adil, orang yang 
berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizholimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan 
dibukakan pintu langit untuknya, lalu Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Demi izzah-Ku, Aku akan 
menolongmu meski setelah beberapa waktu."IHR. AHMAD). 


2 Yupiter Jet 
Menambahkan... 


a- BOR Io... 220,0 0 0 Lo. o- 0-02 0. - 2-0 304 -0 -.9 -2 03 308 - —0a. 
Se Iga JIE BI gl OP ta GP Kai AAS Gp Tiap GP Upaaal O1 JaP asal UE JB pm ut la Wil 
Pa 0. La - gg. 2... ad -. - 8 28 -X 09 9 o- 0 - L0-. 000 3G 
Hadang AS ga SAI Ph La GA Gg (605: yi dental AI Jonag Of pal 3 ja Lo ek ale ad 


. - be a 
Teratai Cg Ika KN 1 


Rosululloh bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan siksaan (balasan)nya 
dari Alloh di dunia serta ditabungkan di akhirat selain (dosa) “baghyun “ (tindakan jahat) dan 
memutuskan silaturahmi. | Hadits Sohih Sunan Tirmidzi 4/664 | 


P3 or US ad ea JB BS ut al Ae 3 db oa (245) LAN, 41156 si, 
OP Kord pie VI RAL aga di Lain la La AI pnp Koil JS" tdi kkn Aela SI Iho SI yang Canae 2IW A0 AI 
Te JA Hadi GA Aka Loli Tp SU JB) "olah Jd LA 3 terlal Almay AI. 


Imam hakim meriwayatkan, bahwa Rosululloh berkata: semua dosa diakhirkan (balasannya) oleh 
Alloh -sesuai dengan kehendaknya- sampai hari kiamat kecuali durhaka kepada orang tua. Maka 
sesungguhnya Alloh akan menyegerakan siksaannya ketika masih hidup sebelum mati. | HR. 
Imam Hakim, sohihul isnad |. 


» Umam Zein 


Hemat saya karma adalah istilah yang ambigu. Karma paling tidak ada tiga bentuk : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1287 ) 281 


1. Karma akibat perbuatan diri sendiri yang dialami di masa kini, ini yang biasanya dipahami 
oleh masyarakat kebanyakan, identik dengan 'kualat' ataupun “hukum kasualitas'. 

2. Karma akibat perbuatan diri sendiri di kehidupan yang lampau, ini yang identik dengan 
reinkarnasi Hindu-Budha dan menyebabkan karma cenderung tidak diakui oleh hukum 
Islam. 

3. Karma akibat perbuatan orang tua yang ditanggung oleh anaknya, ini karma yang salah 
kaprah, tidak diakui dalam Hindu maupun Budha, apalagi Islam. 


Secara bahasa, Karma (Sansekerta) atau Kamma (Pali) berarti perbuatan atau aksi. Baik Hindu- 
Budha mengartikan hukum karma secara mutlak, yakni sebagai hukum yang timbul berkaitan 
dengan suatu perbuatan, entah baik atau buruk, entah di kehidupan kini ataupun efek dari 
kehidupan lampau. 


Istilah karma lebih dulu dipakai pada agama Hindu-Budha. Dimana kedua agama itu, disamping 
konsep karma yang bersifat kasualitas, juga memasukkan reinkarnasi sebagai bagian dari hukum 
karma. Dengan demikian pengucapan karma dalam Islam, andaipun dijumpai, diberlakukan 
sebagai kiasan saja dari hukum sebab-akibat (kasualitas), seperti perkataan: dia mendapat karma 
akibat durhaka pada orang tuanya. Wallahu a'lam bishshawaab. 


Catatan berikut bisa menjadi pembanding : 
http://www.parisada.org/index.php?optionzcom content&task-view&id-798&Itemid-29 


http://www.majelisrasulullah.org/index.php? 
optionzcom simpleboard&ltemid-34&func-view&id-18559&catid-9 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/341961965826618/ 


2206. MAKALAH : HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI 


Oleh KH. Abdullah Afif 
1. Pendapat Imam Abu Syamah (599 - 665 H) 


Beliau adalah guru Imam Nawawi 

Aa Saja Sa da Jo ma AA ge BSN G3 
AE Je se la Aa AA DL 2 OB op Ba 

SA Ta ala Gd An Sah Aya Uya de JA 

Diantara bid'ah yang paling baik pada zaman kami ini,yaitu peringatan yang dikerjakan tiap tahun 
pada hari bertepatan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam, 
berupa sedekah dan perbuatan baik,dan menampakkan perhiasan dan kegembiraan,karena 
pekerjaan itu beserta yang ada didalamnya berupa melakukan perbuatan baik terhadap para fakir 
miskin, menunjukkan rasa mahabbah kepada Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam dan 
mengagungkan beliau di hati orang yang mengerjakannya, dan bersyukur kepada Allah atas 
nikmat yang Dia anugerahkan berupa mewujudkan Rasul Nya yang diutus Nya sebagai rahmat 
bagi semua makhlug. | Sumber: Al Baa'its Fii Inkaaril Bida' wal Hawaadits halaman 23-24 |. Link 
download kitab Al Baa'its Fii Inkaaril Bida' wal Hawaadits : 
http://shamela.ws/index.php/book/6276 
2. Fatwa Al Hafizh Ahmad Ibnu Hajar al “Asgalani (773-852 H) 


2 0 2020. U-00 0-0 -. 0 Bok... .g. 0-0 a20... 0 0-9 0-9 - 0 0... 0 
pp JS AS oan SY JAS Jet ta Ca De II Jb 3 Ab ui dadi jl pari bait pulai kab Jae Ay 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1288 ) 288 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Luo AN Uraloal Ulas JAS ad Mann Uralowa Gde Lala IG NS Ha SI, AISI oi oa Bai Sila 
UB Uki Tea IS 
Syaikhul Islam Al Hafizh Abul Fadhl Ibnu Hajar ditanya tentang amaliyah Maulid, maka beliau 
menjawab : “Pokok utama dalam amaliyah Maulid adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan dari 
ulama salaf as shalih dari tiga generasi (sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in). 


Akan tetapi Maulid tersebut mengandung kebaikan-kebaikan dan sebaliknya. Maka barangsiapa 
yang berusaha meraih kebaikan dalam Maulid dan menjauhi yang buruk, maka termasuk bid'ah 
yang baik (hasanah). Jika tidak, maka tidak disebut bid'ah hasanah”. | Sumber: Al Haawi Lil 
Fataawi karya Al Hafizh As Suyuthi juz I halaman 282, maktabah syamilah |. Link : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-130&ID-207 


3. Fatwa al Hafizh As Suyuthi (849-911 H) 

AE Ja 8 Ga PA Ga Jah NAN EL ya EL Ii aah AB SNN Ja ae Ia S3 
rules 

Sungguh telah ada pertanyaaan tentang peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awwal, 


Bagaimana hukumnya menurut syara' ? dan apakah termasuk terpuji atau tercela ? serta apakah 
orang yang memperingatinya mendapatkan pahala atau tidak ? 


Lg Pan HI NI 2 2 Ta) ya ag 323, Ad 2 Lani sa CI Ap Jas Ju Of cats ai 

le Ab AI Ti g AI ja ja UNS eBay ab aa Dp pay WAS belanda 3 AN ya ala AE) 

apa Alya Jep CAN bla yaa A8 pai 2 de La lo 

Jawabannya : Menurutku pada dasarnya amal Maulid itu adalah berkumpulnya orang-orang , 

pembacaan ayat yang mudah dari Al-@ur'an, riwayat hadits-hadits tentang permulaan perihal Nabi 
serta tanda-tanda yang datang mengiringi kelahiran Nabi. 


Kemudian disajikan beberapa hidangan untuk mereka. Mereka menyantapnya, selanjutnya 
mereka bubar setelah itu tanpa ada tambahan-tambahan lain, itu adalah termasuk Bid'ah Hasanah 
(bid'ah yang baik) yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya. Karena adanya perkara 
yang ada didalamnya berupa pengagungan terhadap kedudukan Nabi dan menampakkan rasa 
gembira dan suka cita dengan kelahiran beliau yang mulia. | Sumber: Al Haawi Lil Fataawi karya 
Al Hafizh As Suyuthi juz | halaman 271-272, maktabah syamilah J. Link : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-130&ID-207 


4. Pendapat Hadhratusysyaikh KH. Hasyim Asy'ari (1287-1366 H) 
Aap OT Ga Aa Beli) GA & Laga Ya Ras keatnag Kd Wadi Of 23 AU LI ls La Kap iba 
HE ba Aa SA Sea yen hd oa ML UB 
ab Gel Hb itna aa SAN D3 3 Se G3 yg DA jang SI bd Ly 
Peringatan yang Pertama : Perkara yang diambil dari perkataan para ulama yang akan 
diterangkan mendatang bahwasanya MAULID yang disunnahkan oleh para imam itu adalah 
berkumpulnya orang-orang, pembacaan ayat yang mudah dari Al-Guran, riwayat hadits-hadits 
tentang permulaan perihal Nabi serta IRHASH (kejadian yang istimewa sebelum menjadi beliau 


diangkat menjadi Nabi) yang terjadi saat kehamilannya dan hari lahirnya dan hal-hal yang terjadi 
sesudahnya yang merupakan sirah (sejarah) beliau yang penuh keberkahan. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1289 ) 


Kemudian disajikan beberapa hidangan untuk mereka. Mereka menyantapnya, dan selanjutnya 
mereka bubar. Jika mereka menambahkan atas perkara diatas dengan memukul rebana dengan 
menjaga adab, maka hal itu tidak apa-apa. | Sumber : Attanbihaatul Waajibaat Liman Yashna'ul 
Maulida Bil Munkaraat halaman 10-11 |. Bersambung, Insya Allah.. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/532252183464261/ 


2207. MAKALAH : KEUTAMAAN MAULID 


Oleh KH. Abdullah Afif 
PHBS JALA amm M AH Anya Diy aya Sl Si ga Jl #LbI saia Ola JG: 


Sulthan “Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuthi -gaddasallaahu sirrahuu wa nawwara dharihaahuu- 
sala Ka se yang apa 3 nama ki Han Fil SU mem an sk : 


Le. 8. 9 


Jamal) ja Nean ng Pp Sia er 33 LL 3 AN en) 1. ay 2 ra 

ag le lo AI Mp Be Ca DE ya de bikar H II male 30583 

Tiada dari suatu rumah atau masjid atau perkemahan yang dibacakan didalamnya Maulid Nabi 

Shallallahu “alaihi wasallam kecuali malaikat mengelilingi rumah, masjid dan kemah tersebut, dan 

malaikat meminta ampunan dosa terhadap penghuni tempat tersebut, dan Allah meliputi mereka 

dengan rahmat dan keridhaan(-Nya). Dan adapun malaikat yang dikelilingi dengan cahaya yakni 

Jibril, Mikail, Israfil dan “Izrail -“alaihimussalam- maka mereka meminta ampunan dosa terhadap 

orang-orang yang menjadi penyebab bagi pembacaan Maulid Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 
Jl63 kaul: Dan Beliau juga berkata 


Su, SI, 3, 3 Alie 9 Jamil Ily dilas PAP Ui Leg la ala ya bp Gg 
Bia Anin HOKI Gn Manual or ale ai Ok Ah SBB Pp Lia yan yh HA 


Tiada dari seorang Islam yang membaca Maulid Nabi shallallahu “alaihi wasallam Sibimahnya 
kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat kemarau, wabah, kebakaran, karam, penyakit, 
bala, murka, dengki, mata yang jahat dan pencuri dari ahli rumah tersebut. Jika orang tersebut 
meninggal dunia niscaya Allah memudahkan baginya menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan 
Nakir, dan adalah tempat duduknya pada tempat yang benar disisi Tuhan yang maha memiliki lagi 
kuasa. | Sumber : Kitab Anni'matul Kubra 'alal “aalam fii Maulidi Sayyidi Waladi Adam halaman 7 |. 
Link download Kitab Anni'matul Kubra 'alal “aalam fii Maulidi Sayyidi Waladi Adam : 


http://www.hakikatkitabevi.com/arabic/44-nimatalkubra.pdf 
Ge lay Ale AI la Gaal Wa pita Joey pang OS Jetlan 1 dl Ie JG 
Syeikh Abdul Wahid bin Ismail bercerita, bahwa di Mesir dahulu, ada seorang laki-laki yang setiap 
tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi Tea 
| ben JUS A3 ia Ja Uks UL ga adl Ujbr Ju Lg 2g Sy lala SI 5, 


Kpd TNI Ag KA 5 Jaa yag di Up SKS DS 


Disebelah laki-laki tadi, ada tetangganya yang beragama Yahudi, Isteri Yahudi ini berkata kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1290 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


suaminya: “Mengapa, tetangga kita yang muslim itu, setiap bulan ini (Rabi'ul Awwal) 
membelanjakan harta yang banyak?” Suami Yahudi itu menjawab: “Itu adalah karena dia 
beranggapan bahwa dalam bulan inilah nabinya dilahirkan, dia melakukan hal tersebut karena 
sae ba) Mn ani Menara aa Celana a 


any. 


Para Gulen an an zelas Ap 
Syeikh Abdul Wahid bin Ismail melanjutkan ceritanya : Kedua suami isteri pun diam, kemudian 
keduanya tidur. Dalam tidurnya, isteri Yahudi itu bermimpi ia melihat ada seorang laki-laki yang 
begitu tampan dan agung, berwibawa dan sangat dimuliakan memasuki rumah tetangganya yang 
Muslim itu. Dan di kanan kiri laki-laki tersebut ada serombongan dari sahabatnya. Mereka 
mengormati dan mengagungkan laki-laki tersebut 


o o .. BA. 0.90 Den On ig ON, a- Ga anoda 1, Pan Liga OM PN Gan AP Aa Pee In Na ana Berak 

Hat SE plang Sial bila Jet plang dala dh dan Al J yang IA Upd Jis dong Jeraomdl Jordi IA oya min Jerj IH 

SI EL UR IS spa 

Wanita itu pun bertanya kepada pada salah seorang diantara anggota rombongan itu: “Siapa laki- 
laki yang tampan ini ?” 


Orang itu menjelaskan bahwa itulah Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam. Beliau masuk 
kerumah ini untuk mengucapkan salam kepada penghuni rumah ini dan menemui mereka yang 
telah menunjukkan rasa suka-cita mereka atas kelahiran beliau. 


Wanita Yahudi itu pun berkata lagi, “Maukah orang itu berbicara denganku apabila aku 
mengajaknya bicara ?”, laki-laki tadi menjawab: “Sudah tentu beliau mau”. 


Bilas yag Ela 23 Je UI, SA Ka Se AL Lha JI aan Gd LI gag ale jin ad) 2 
La Api ge dil UN pa Ui AA Sin SDN Of le LA Sia en Usa Pa IU 
png ale 3 da ah cal U J) U of aga bs cl Sal in Jaa bawal Map 
Wanita Yahudi itu pun lantas mendekati Nabi Muhammad dan menyapanya: “Wahai Muhammad !" 
, lantas Nabi pun menjawab: “LABBAIKI (aku sambut panggilanmu) “. 


Wanita itu pun berkata: ” Engkau menjawab orang sepertiku dengan TALBIYAH, sedangkan aku 
bukan mengikuti agamamu, dan akupun termasuk salah satu musuh-musuhmu.” 

Nabipun bersabda kepadanya: “Demi Dzat Yang telah mengutusku dengan hag menjadi Nabi, aku 
tidak menjawab panggilanmu sehingga aku mengerti bahwasanya Allah telah memberi hidayah 
atasmu.” 

Wanita itupun berucap: “Sesungguhnya tuan memang benar seorang Nabi yang mulia yang 
berpribadi agung, celakalah orang yang menselisihi perintahmu, dan merugilah orang yang tidak 
mengerti pangkatmu. Ulurkanlah tanganmu, aku bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan 
Engkau adalah Rasulullah, shallallaahu “alaihi wasallam.” 


atap R0 play le Al Iko oi Naya mai Kai Le pang Ta omset If Lt bra AI wae HI 
5 it 2 Dada 7 5 5 1g 1 ta. .. 9 e Ea 0 pi Pn) 203 . 
bata GA leh SIN, 

Dalam hatinya, wanita itu berjanji kepada Allah,berniat bahwa nanti besok pagi, ia akan 


bersedekah dengan seluruh harta yang ia miliki dan melaksanakan jamuan untuk memperingati 
Maulid Nabi shallallaahu “alaihi wasallam, sekaligus sebagai perwujudan rasa syukur atas 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1291) 


kelslamannya dan mimpinya malam itu. 

Ld JUS $ Al kan 3 BI JU "SIG, OA Aya Cena Lalin Tan 3 ya LI Ca Gn) Ol) one Kali: 
dng Ge gali 3 8 la AA 17 Sita SN Ki Ga SA Gp ai SS BRA NI de elu ga ad 2 
| Kn ia Un ya b GEA yi elu ad Ji hi Ja 

(Akan tetapi, diluar dugaan, begitu bangun pagi) ia melihat suaminya sudah sibuk untuk 
menyiapkan suatu perjamuan, ia begitu rajin dan serius. 


Wanita itupun heran dengan apa yang dilakukan suaminya seraya berkata: “Ada apa gerangan 
kulihat engkau begitu sibuk dan bersemangat pagi ini ? si suami menjawab, “Karena orang yang 
kau lihat malam tadi, yang mana engkau masuk islam dihadapan beliau.” 


Dia bertanya kepada suaminya: “Siapa gerangan yang telah membukakan engkau rahasia ini 
(ihwal impiannya) dan memperlihatkannya kepada engkau ?” 


Si suamipun berkata: “Yaitu Nabi Muhammad, yang mana aku masuk Islam setelah engkau 
dihadapan beliau shallallaahu 'alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang ditrerima syafaatnya kelak 
untuk orang yang bershalawat dan salam atas beliau”. | Sumber : Kitab Maulid Syeikh Ahmad bin 
Al Gasim (terkenal dengan nama Maulid Syaraful Anam) , yang disyarahi oleh Syeikh Nawawi Al 
Jawi dengan nama : Fat hush Shamad al Alim “alaa Maulidisysaikh Ahmad bin al Gasim, halaman 
44-46 |. Bersambung, Insya Allah.. 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/5322556567972471 
www.fb.com/groups/piss.ktb/532258590130287/ 


2208. MAKALAH : DALIL MAULID 
Oleh KH. Abdullah 'Afif 


Allah berfirman: 
“Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah (dengan itu) mereka bergembira “. 
(AS.Yunus: 58) Allah Ta'ala memerintahkan kita bergembira atas rahmat Nya dan Nabi 


Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam jelas merupakan rahmat Allah terbesar bagi kita dan 
semesta alam. Allah berfirman : 


SE KU Uk 
“Dan Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta”. (@S.Al-Anbiya:107) 
Didalam Tafsir Ruuhul Ma'aani juz VIII halaman 41, karya Syeikh Al Alusi (wafat tahun 1270 H) : 


Imam Abusysyeikh mengeluarkan (meriwayatkan) dari shahabat Ibnu Abbas —radhiyallaahu 


Ta'aalaa “anhumaa- : “Sesungguhnya AL FADHL (karunia Allah) adalah ilmu dan sesungguhnya 
ARRAHMAH (rahmat Allah) adalah Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam”. Sumber : 


http://islamport.com/d/1/tfs/1/28/1343.html 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1292 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam Kitab Shahih Bukhari juz VI halaman 125, cetakan Daar Al Fikr tahun 1401 H — 1981 M / 
juz | halaman 591, maktabah syamilah: 


2 Sah A01 - 


Panah aa se al SA Li la la dl Jo ya nan Wa ce al DS soal ya We aj ye IU 
Lil ala Hehe iB (5 Sau al Sah JG Sa BLU IU Ke 


Imam “Urwah bekata : “Tsuwaibah adalah hamba sahaya Abu Lahab. Dia memerdekakan 
Tsuwaibah, kemudian Tsuwaibah menyusui Nabi shallallaahu “alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab 
meninggal, salah satu keluarganya bermimpi melihat dia dalam keadaan yang buruk. Sebagian 
keluarganya tersebut bertanya: “Apa yang engkau temui?”. Ia menjawab, “Setelah meninggalkan 
kamu, aku tidak menemui kebaikan kecuali aku diberi minuman didalam ini karena aku 
memerdekakan Tsuwaibah”. Sumber : 
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid-192&BookID-248PID-4908 


Al Hafizh Ibnu Hajar (wafat tahun 852 H) dalam kitab Fat hul Bari (9/145-146) mengutip 
penjelasan Imam Baihagi sebagai berikut: 
Hilal ja ptis Kisa Ol Tg « Sh Ts Up ab oa alan HK Peta JUS adi Olla 2 2 
MA ja 2 las WI Sy SAI v Ace L SI 5 ye yna Sa 
Riwayat batalnya kebaikan untuk orang-orang kafir, maksudnya bahwasanya mereka tidak 
terbebas dari neraka dan tidak pula masuk syurga. Boleh saja mereka diringankan dari siksa yang 
mereka dapati atas dosa-dosa yang mereka lakukan selain kekufuran, dengan kebaikan-kebaikan 
yang mereka lakukan. Beliau juga mengutip keterangan Imam @urthubi sebagai berikut: 
Diringankan ini khusus dengan orang ini (Abu Lahab.Pen), dan orang diriwayatkan adanya nash 
untuk hal yang demikian 
Dan apa yang dikatakan oleh Imam Ibul Munir: 
Vj de jai US Lag le AI Jika Ol 5 sn) NU HA Ae 
Memerdekakannya Abu Lahab terhadap Tsuwaibah tidak dianggap sebagai perbuatan yang 


mendekatkan diri kepada Allah. Boleh saja Allah memberi anugerah kepadanya dengan apa yang 
Dia kehendaki sebagaimana Dia memberi anugerah atas Abu Thalib. 


Selanjutnya al Hafizh menutup syarah riwayat diatas dengan ucapan beliau: 

Sl, « Ot NG 3 AB aa us PSA Jain aa) ol ia La. 
Melengkapi hal ini, pemberian anugerah tersebut merupakan bentuk memuliakan kepada orang 
yang mana orang kafir berbuat baik kepada orang tersebut dan sebagainya. Wallaahu A'lam. 
Sumber : 
http://islamport.com/d/1/srh/1/48/1775.html 


Dalam Kitab “Arf ut-Tarrif bil Maulidisysyarif halaman 21, karya al-Hafizh Syamsuddin bin al-Jazari 
(wafat tahun 823 H) : 


OH A 0 YA Gg. 


2 an pa AT ja Hina SU JI in 5 Ojab egad Pj data af gy 33 
Ta An JI LE IA Yah WI aa BIAN AD ar Ga 
J lgelohy 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1293 


“Abu Lahab diperlihatkan di dalam mimpi setelah ia mati, ditanyakan kepadanya, “Bagaimana 
keadaanmu?”. la menjawab, “Di dalam neraka, hanya saja azabku diringankan setiap malam 
Senin. Aku menghisap air diantara jari jemariku sekadar ini — ia menunjuk ujung ibu jarinya-. Itu 
aku dapatkan karena aku memerdekakan Tsuwaibah ketika ia memberikan kabar gembira 
kepadaku tentang kelahiran Muhammad dan ia menyusukan Muhammac”. 


. (3 - Pad 2 Be O-- @- » 9 0 09. 0 @ - o ».- 020 - .. 9 a Pd ...9 2... - 
Sima Joe Uh 0 play dala Ai Ta Kl Aya HS deni JS Cair da ITA IG SAI AI pt SS 
II Aja ain ORG US Keran Hk AB AI Jaa La Jika ya ag pay Ale Al Il Maan Ra ya Aya 
SN Ha abi abon Ol 


Jika Abu Lahab yang kafir, kecamannya disebutkan dalam al-@ur'an, ia diberi balasan di dalam 
neraka karena gembiranya pada malam kelahiran Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam, 
Lalu bagaimana keadaan orang Islam yang bertauhid dari umat Nabi Muhammad shallallaahu 
'alaihi wasallam, yang mana dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi 
wasallam, dan memberikan sekedar kemampuannya karena kecintaan kepada beliau. Maka demi 
usiaku, balasan bagi orang yang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi 
wasallam dari Allah Yang Maha Kariem adalah memasukkannya dengan anugerah Nya ke dalam 
Jannah Na'iem. Link download kitab “Arf ut-Tarrif bil Maulidisysyarif : 
http://archive.org/details/mawlid ibnjazari 

Adapun orang yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab adalah shahabat Abbas —-radhiyallaahu 
'anhu- Dalam kitab al Bidayah wa an Nihayah juz III halaman 407, karya Al Hafizh Ibnu Katsier 
(wafat tahun 774 H) dijelaskan : 


Iho-- 3 0-8 Pan 
Ag Rab ag ad al 3 aa Ag UI OS ebay ya di, SO am ea! S3 


Imam Suhaili dan yang lainnya menuturkan bahwa orang yang bermimpi bertemu Abu Lahab 
adalah saudaranya, shahabat Abbas. Hal itu terjadi setelah setahun wafatnya Abu Lahab usai 
perang Badar. Sumber : 

http://www.islamweb.net/Newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-59&ID-160 


Al Hafizh Ibnu Hajar (wafat tahun 852 H) berkata, sebagaimana diterangkan oleh al Hafizh As 
Suyuthi (wafat tahun 911 H) dalam kitab Al Haawi Lil Fataawi juz | halaman 282: 


Sah en Kata ai Y la ala AD uala yel Ola pemewah Sa Uya sed al Ji Lepai ud ab 3 
Is & (3 nyai PS aya Ad Ha Ops di SH eni Tn LS KA Ba Sh pl au Sau , 
Telah zahir bagi saya, mengeluarkan (mendasarkan) amaliyah maulid atas landasan yang kuat, 
yaitu hadits dalam hadist shahihain (shahih Bukhari dan shahih Muslim) bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wa sallam datang ke Madinah, beliau menemukan orang Yahudi berpuasa pada 
hari “Asyura, maka beliau bertanya kepada mereka, dan mereka menjawab, “Itu hari dimana Allah 
menenggelamkan Firaun, menyelamatkan Musa, kami berpuasa sebagai ungkapan syukur 
kepada Allah Ta'ala.” 
Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan syukur kepada Allah atas apa yang 


Dia anugerahkan pada hari tertentu berupa pemberian nikmat dan penyelamatan dari mara 
bahaya, dan setiap tahun dilakukan setiap bertepatan pada hari itu. 


2 pi ia Ne RAP brt Lani Kl BIAN BAN pa pam 35 ani Iban ali Sei 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1294 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bersyukur kepada Allah bisa dicapai dengan macam-macam ibadah, seperti bersujud, berpuasa, 


bersedekah dan membaca Al @uran. Nikmat mana yang lebih agung melebihi datangnya Nabi ini 
pada hari itu. Beliau merupakan nabi rahmat. 


Yg 010 .. 3... - 9 3 OL0O 2 0 3. 0. - 8. - 23 w 0. Lo 0 wa 3 9 2000 0. Pend 
Ai Ja UU Ao ta eh Ka aa aa PA SAR yi Je 
“ 9 0. 2 3 See DO LM 100 0 o 0. 

#! satuan Kdi ya at call Ola ah Gan Ji ABI ya pa 


Atas hal yang demikian, maka seyogyanya diusahakan Maulid dilaksanakan pada hari tersebut. 
Adapun orang yang tidak memperhatikan hal yang demikian maka dia tidak perduli dalam hari apa 
dari bulan tersebut dia mengadakan Maulid, bahkan ada orang-orang yang memperluas, mereka 
memindahkankannya ke hari dari setahun...dst. Sumber : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-130&1D-207 


Catatan : Berikut riwayat Imam Muslim tentang berpuasa Asyura yang dilakukan oleh orang 

Yahudi : 
LO. 9 -300 NX - a 0 L 0.9... oa 0 0 0 o- 0. odeo- 3 —. BA. 5.8 9 10 0 —@. 
Iga Ol Li AI Gg) — et Gal GP Al OP yaaa Matan yr TA Ay Kel GP Oles Un yag Gal cal bang 
Kia Ca — ly dale Bi (lo — SI Sip mel JL Hope ay alun Spg Kar Kadi ai — Glen Male Al Guo — AI 
ai Ga UK Getaya Malah Kai Uye BP Aap uga 3 MI Ab alas ia Ta NU Kyai SU adl. 
Paparan L0. 000 NX 3 1 SO. 3. 02,0 Lo. »ag. 3. 30 LG 000 RN (aa 1 SOAL 
Ay ny dal Il Ula — AI Jas) dah 4 PSA Gn yag Sala GP put» Hkg dala Al Co Al Sya JUS 
talag. 


Telah menceritakan saya, Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kami, Sufyan bin Ayyub, dari 
Abdullah bin Said bin Jubair, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas -radhiyallaahu “anhumaa- : 
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah mendapati kaum Yahudi 
berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Hari apakah 
ini sehingga kalian berpuasa padanya?” Mereka menjawab: "Ini adalah hari agung dimana Allah 
menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Firaun beserta kaumnya, lalu Musa 
berpuasa pada hari itu sebagai ungkapan syukur sehingga kamipun berpuasa.” Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam-pun berpuasa dan menyuruh berpuasa hari Asyura”. 
| Sumber : Shahih Muslim juz III halaman 150, hadits nomor 2714, maktabah syamilah / juz | 
halaman 459, cetakan Al Ma'arif Bandung J. Bersambung, Insya Allah. Link : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-5381ID-3219 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/531642863525193/ 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/5316600635234 73/ 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/531813923508087/ 


2209. MAKALAH : ORANG YANG PERTAMA 
MENGADAKAN MAULID NABI 


Oleh KH. Abdulah 'Afif 
Al Hafizh As Suyuthi (wafat tahun 911H) berkata dalam kitab al Hawi Lil Fatawi: 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1295) 


Mema S JA YK Je SIANG LS 3 dana ah Sam GL hui can asas Tas sda 2 dl) 
bal Gek PAN Madi ade sang Kita JT AN Ol ol ml ss 

Orang yang pertama mengadakan hal yang demikian (Maulid Nabi) adalah penguasa Irbil, Raja 
Muzhaffar Abu Sa'id Kuukuburi bin Zainuddin Ali Ibnu Buktikin, salah seorang raja yang mulia, 


agung dan demawan. Beliau memiliki peninggalan bagus dan beliau lah yang meneruskan 
pembangunan Masjid al- Mudhaffariy di kaki bukit Gasiyun”. 


UM Ust Ui et G3 DS UAS Ulil 4 Jana, didi & & Mn MA Ja 0 tb PI Bear 
olga “, AI kam Use 

Al Hafizh Ibnu Katsier berkata dalam tarikhnya (Al Bidayah wa Annihayah) : Raja Mudzaffar 
mengadakan Maulid yang mulia pada bulan Rabi'ul Awwal. Beliau merayakannya dengan 
perayaan yang sangat besar. Raja Mudhaffar adalah raja yang berotak cemerlang, gagah 


pemberani, pintar akalnya, alim dan adil. Rahimahullaah wa akrama Matswaah (semoga Allah 
mengasihinya dan menempatkannya ditempat yang paling baik). 


Ht NS Se 0 (AN PATI Wa 3 ash lama padi Wadi $ laloma Kama gp Aas pt adl Lio 38) JG 

Aa se Un al ea SA ebona ay ta Ot Ji Old Gd ata Aib 283 laa 
Al Hafizh melanjukan : Al Hafizh Syeikh Abul Khaththab Ibnu Dihyah mengarang sebuah karangan 
tentang Maulid satu jilid yang diberi nama “At-Tanwir fii Maulidilbasyiirinnazhiir” maka raja 
Mudhaffar menghadiahi beliau dengan 1000 dinar. Masa pemerintahan beliau lama, sampai 


dengan beliau wafat dalam keadaan beliau mengepung Ifrinj (orang Eropa) di kota Akkaa pada 
tahun 630 H. Beliau orang terpuji tingkah lakunya dan juga jiwanya. 


BT Ka BLN BS 3 al Ap Ujang 3 Aa Dela pabe Uja Uang Ka oa Ta Sya al Tama JG 
z 2 “ 1 ani TA . Sg ... Pata 8 03 o Pata 3 0 PP TA . Anya 2 yi: 233 3 Ta 

SIS span Hb nail Bada Hi Lay Ga Tila Rorlor HUT ia Gg Lal 
(Al Hafizh melanjukan) Cucu Imam Ibnul Jauzi berkata didalam Mir aatuz Zaman : “Sebagian 
orang yang pernah menghadiri perjamuan Raja Muzhaffar dalam beberapa Maulid, dia 
menghitung dalam perjamuan tersebut sebanyak 5.000 kepala kambing bakar, 10.000 ayam, 


seratus kuda, 100.000 roti mentega dan 30.000 piring kue. | Sumber Kitab : Al Haawi Lil Fataawi 
1/272, maktabah syamilah J. Link Kitab Al Haawi : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-130&ID-206 


Dalam kitab Al Fat hurrabbaani Min Fataawaa al Imam Asysyaukaani juz Il halaman 1087 
(maktabah al jail al jadid, Yaman) dikatakan: 


Jah la GK Ja HA 5 01 SSP aga Pa SA ovaludi d 2 Aa O aa, 
Mereka (para Ulama) sepakat sesungguhnya orang yang pertama mengadakan Maulid adalah 
Sultan Kurdi al Muzhaffar Abu Sa'id Kuukubuuri bin Zainuddin Ali Sabaktin, penguasa Irbil. 
Wallaahu A'lam. Bersambung, Insya Allah.. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/531205800235566/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1296 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2210. MAKALAH : NASAB NABI MUHAMMAD 
SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM 


Oleh KH. Abdullah 'Afif 


Dalam Kitab al Barzanji (judul aslinya “al “Agdul Jauhar Fii Maulidinnabiyyil Azhar”) karya: 
Assayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Kariem bin Muhammad bin Rasul bin Abdussayyid al 
Barzanji, lahir tahun 1126 H, wafat tahun 1177 H. Ditulis sebagai berikut : 


o 30. 32X 0 ho. 330 — So 8g RA AU 3 3 Ro 
GA AP Lay pa gl Al Ulat Saka tlapi kb Away selai Ag 54 AP 20 Karun Ula ya Jp An 
PN KE NP SG NP MIT TON MP 


SJ ta hj LA ga na ab op BE ga 5 (GA Ska kamal Iles ae 


Pan na Pn - - - 


AP Ny pa oh IP or GP al Gp Lg AS Alan AA YA JI SA aster 
HE bg Uu rah Aa ga AAN) HN SI ce UE AE Gp Uy TAN Dah ce 


Pa HN 


yan ga sa dua NS da Te bp LAN Da sat aa Jai yan 


aa 


KN 2g AA ai all Kia DUAL gp Aa ya JP 


Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wa aalihii wasallam : 

bin Sayyid Abdullah 

bin Abdul-Muth-thalib (namanya Syaibatul Hamdi) 

bin Hasyim (yang namanya Amr) 

bin Abdu Manaf ( namanya Al-Mughirah) 

bin @ushayy (namanya Mujammi”) 

bin Kilaab (namanya Hakiem) 

bin Murrah 

bin Ka'b 

bin Lu'ayy 

bin Ghaa-lib 

bin Fihr ( namanya Guraisy dan menjadi cikal bakal nama suku Guraisy) 

bin Maalik 

bin An-Nadhr 

bin Kinaanah 

bin Khuzaimah 

bin Mudrikah 

bin Ilyaas 

bin Mudhar 

bin Nizaar 

bin Ma'add 

bin Adnaan 
Nasab berikutnya sebagaimana dalam kitab Tahgiigul Magaam 'Alaa Kifaayatil 'Awaamm Fii “lmil 
Kalaam, karya Syeikh Ibrahim al Baajuuri (lahir tahun 1198 H, wafat tahun 1277 H) halaman 85, 
cetakan al Ma'aarif Bandung : 


Ag ba ya LA EA gp gaga ga Saga Haa Oa Dalan) Sa la eat aa, 
2 2. Untan Area NN Se Ag ulas 2 9 ka B) Ga - Haa £ Tn 


pai de Sr Fa ade) ea Lai Gg AN oa ora Air an) Das Las Maak 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1297 ) 297 


Lanjutan Nasab dari (Adnan) : 
bin Udd 
bin Udad 
bin Mugawwam 
bin Naahuur 
bin Tairakh 
bin Ya'ruub 
bin Yasyjub 
bin Naabit 
bin Nabi Isma'il “alaihissalaam 
bin Nabi Ibrahim “alaihissalaam 
bin Taarakh 
bin Naahuur 
bin Syaaruukh 
bin Arghuu 
bin Faalakh 
bin “Aibar (ada yang mengatakan beiau adalah Nabi Hud “alaihissalaam) 
bin Syaalakh 
bin Arfakhsyad 
bin Saam 
bin Nabi Nuh “alaihissalaam 
bin Laamak 
bin Mattuusyalkha 
bin Khanuukh (ada yang mengatakan beliau adalah Nabi Idris 'alaihissalaam) 
bin Yard 
bin Mahlaayiil 
bin Gainan 
bin Yaanusy 
bin Nabi Syits “alaihissalaam 
bin Nabi Adam “alaihissalaam 


Wallaahu A'lam. Bersambung, Insya Allah.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/532679496754863/ 


2211. HARI & TEMPAT KELAHIRAN NABI MUHAMMAD 
SAW 


Oleh KH. Abdullah 'Afif 
I. HARI LAHIR 


Al Hafizh Ibnu Rajab (wafat tahun 795 H) menulis dalam Kitab Lathaa'iful Ma'aarif Fiimaa Li 
Mawaasimil "Aam Min Wazhaa 'if halaman 101 : 


pP3 Ibuh cal J3 yag JgUl Hay pe GL ca pa My Gl tali Ale CA) yetuadi) 
Pendapat yang masyhur menurut ulama jumhur, Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam 


dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Itu adalah pendapat Imam Ibnu Ishag dan 
yang lainnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1298 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dad Meat Iso, Uu a 5 »e Ul, 
Adapun tahun kelahiran Nabi , kebanyakan ulama mengatakan tahun kelahiran beliau adalah 
tahun gajah. Link Kitab Lathaa 'iful Ma'aarif Fiimaa Li Mawaasimil "Aam Min Wazhaa 'f : 


http://www.islamport.com/w/akh/Web/2838/26.htm 


Al Hafizh Ibnu Katsier (wafat tahun 774 H) menulis dalam Kitab Al Bidayah wa Annihayah juz II 
halaman 319-320: 


Tale Jo A1 Ipa MA 
Bab Maulid Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam 
Rasulullah -shalawaatullaah 'alaihi wasalaamuhuu- dilahirkan pada hari Senin 
TA Ca BAN AS AA Tank kpd ben AU 
SIA ala ta B5 IL yA pn gara d 
Karena hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim didalam Shahihnya, dari haditsnya Ghailan 
bin Jarir bin Abdullah bin Ma'bad Azzimmaani dari Abu @atadah, bahwasanya seorang A'rabi 


bertanya: “Wahai Rasulullah, Apa yang engkau sabdakan tentang puasa hari Senin ?”. Beliau 
menjawab: “Itu adalah hari dimana aku dilahirkan, dan diturunkan wahyu kepadaku pada hari itu”. 


Jati & Ab $ o 25 TN AA F5 
Menurut Jumhur, lahirnya Nabi shallallaahu “alahi wasallam adalah pada bulan Rabi'ul Awwal 
Ada yang mengatakan pada tanggal 2 Rabi'ul Awwal, demikian dikatakan oleh Imam Ibnu “Abdil 
Barr didalam kitab al Isti'ab 


0 0-4 0 9-20. Y 08 L 0 83o-- 20. 302 NI No. Pang uraran o- 0 LB 0080 Ro, 30 0. L. 29. 
OA Pt AP GP SAH GP park Aja Ot Uma Jakny LIL Olyyy HP Gil OP (Saka! Ol dia Obor OLI Ja 
04 


Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabi'ul Awwal, demikian diceritakan oleh Imam Humaidi dari 
Imam Ibnu Hazm. 


Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Agil, Imam Yunus bin Yazid dan yang lainnya dari 
Imam Muhammad bin Jubair bin Muth'im 


AB jin gl UP Uap oil lgny US Gp Kana Gal AAS ea js jam J3, 

Ada yang mengatakan tanggal 10 Rabi'ul Awwal, sebaimana dikutip oleh Imam Ibnu Dihyah 
didalam kitabnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Imam Abu Ja'far al Bagir 

Aa MA ga GA PI 

- LX 0. 8 0. 9 0 0. 0. 0 Le... GB. 000 co. 00. ca. 000 X Bo AOA. 3 Le... 

BA ap day Lg day Sy Hay AA ga pa UI aU pg ad Flo pelan dala AI Ula Sl yag Vj :UG Lagit 

TG ag eka Baal, 

Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Demikian ditetapkan oleh Imam Ibnu Ishag. Dan 


diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Syaibah didalam Kitab Mushannafnya, dari Affan, dari Sa'id bin 
Miinaa, dari shahabat Jabir dan shahabat Ibnu Abbas, sesungguhnya keduanya berkata : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1299) 


“Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam dilahirkan pada Tahun Gajah, hari Senin, tanggal 12 
rabi'ul Awwal. Pada hari itu Nabi diutus, pada hari itu Nabi mi'raj ke langit, pada hari itu Nabi hijrah 
dan pada hari itu Nabi wafat.” 


Tel Ip nd Kis peta ya Ika. 
Inilah yang masyhur menurut ulama Jumhur. Wallaahu A'lam. Link Kitab Al Bidayah wa Annihayah 


htt Ilwww.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-156&idto-159&bk no-59&ID-181 


Imam Suhaili (wafat tahun 581 H) menulis dalam kitab Ar Raudh Al Anif Fii Syarhi Assiirah An 
Nabawiyyah juz | halaman 283, maktabah syamilah: 

Ka Gen Gi Pad LAS Dl Kn Ae Lo tiga G9 OT cela Jala 
Ahli hisab berkata: “Kelahiran Nabi bertepatan dengan Naisan (April) bulan syamsiyyah tanggal 
20. Link Kitab Ar Raudh Al Anif Fii Syarhi Assiirah An Nabawiyyah : 
http://sh.rewayat2.com/sirah/Web/6864/002.htm 


Syeikh Muhammad Khudhari bin Syeikh Afifi al Bajuri (wafat tahun 1345 H) menulis dalam kitab 
Tarikhnya yang terkenal dengan nama Nuurul Yagiin Fii Siirati Sayyidil Mursaliin halaman 9, 
Maman Tang 


hn 22... 


Al Marhum Mahmud Ta Viania ahi falak (wafat Jehun 1885 M) meEkika penyelidikan 
bahwasanya hal itu (kelahiran Nabi) adalah pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabi'ul Awwal, 
bertepatan dengan tanggal 20 April / Naisan tahun 571 M. Link Nuurul Yagiin Fii Siirati Sayyidil 
Mursaliin : 
http://islamport.com/w/ser/Web/2744/5.htm 
Il. TEMPAT LAHIR 
Syeikh Ali bin Burhanuddin al Halabi (wafat taun 841 H) menulis dalam kitab “Assiirah al 
Halabiyyah' juz | halaman 101: 

Aas alan pi SE Mba ma Aam Man Ol sn nan aa Ip Hb ai 
Tempat kelahiran Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam adalah di Mekkah di dalam rumah yang 
menjadi milik Muhammad bin Yusuf, saudara Hajjaj bin Yusuf (Hajjaj bin Yusuf adalah seorang 
gubernur Raja Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada tahun 26 s/d 86 H). Rumah 
tersebutnya sebelumnya milik shahabat Agil bin Abu Thalib, dan sepeninggal beliau, rumah 
tersebut selalu berada ditangan anak-anaknya, sampai akhirnya mereka jual kepada Muhammad 
Yusuf , saudara Hajjaj dengan harga 100 ribu dinar. Wallaahu A'lam. Bersambung, Insya Allah.. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/532679226754890/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1300 ) 300 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2217. KERINGANAN SIKSA ABU LAHAB SETIAP HARI 
SENIN 


PERTANYAAN : 

Sang Pemimpin 

Mau nanya' .... orang yang mendapatkan keringanan siksaan pada hari senin dari keluarga rasul 
cp ? abu lahab apa abu jahal plus dengan refrensinya .. .syukron 

JAWABAN : 


1. Zacky Al-Damayyi 


Abu Lahab, Setiap malam senin dia diberikan keringan siksaan oleh Allah lantaran disaat dia 
mendapat khabar bahwa keponakannya telah dilahirkan, Abu Lahab gembira, senang, bahagia 
atas kabar yang diterimanya itu. Lalu diapun memerdekaan Tsuwaibatul Aslamiyyah. Ibarotnya 
ada di kitab madariju su'ud : 


Ang SI 02an da0 Halit Ih Gl Aly ore ah ya Ueisel dl ka ag dino & Utah dal pekany la dl alan ten, 
IL as Ie UE Sl) daa Ol woyabt Ad IU pelag del AI ho 4 ol Ulet SP olatg (OI) IAI Ale MY, 
oa dan AI Siksih pelny dala AON bp Ann Uglaor Fl jamsa Use JUL 3 Ugisel Call Ol memally el ah sil Gas U Jl 
alay Ala AI Ip Ae Wo jaY pl jargl mekg dal AI oo #A 3 Upah Aom slr oa AI JS della 
Cet Ot ya Yeay Kl US IS 3 ee Hah Al VI Olie 3 JB Milbela JL Aya oya Rias Any OT) Gulali oli Ol CS) Ay 
A Lesi Goeliy peka dala AI Ala AAS BY yi Cai ybs La dun Ang Ser US Oly ALA SA Il JUS la pakis sa 
2. Abdullah Afif 
Keringanan siksa Abu Lahab setiap hari senin. Riwayat diatas termaktub dalam : 


1. Shahih Bukhari juz VI halaman 125, cetakan Daar Al Fikr tahun 1401 H -— 1981 M / 1/591, 
Mantan syamilah, lafazhnya sbb : 


FS alat jam ah adal DU ala ale il lo gl Sara Uaitel ad al OS oa Ui Hye Tk adu 
SP At ah pan TPS SAN SA IE UN 
2. “Arf ut-Tarrif bil Maulidisysyarif halaman 21, karya al hafzih al Jazari, lafazhnya sbb : 


sa aa Sa AJ pa ka NU JAN PJ 3 Ijah ega Pa data sa yo 
Ta An JI LE IA Yah WI aa BA AN AA ar Gi 
S Getah 
3. Al Bidayah wannihayah juz III halaman 407, karya al hafizh Ibnu Katsier, lafazhnya sbb : 
JB Ka Ab Ob ay 0 jaka Ab ag Kb NI ya Ti Ag MLS OS Gale apel ya Al HI OP 1 003 Iatadl S3) 
Giga Eu oya Ueise AI Aas oya AAS dil yah SAE Ag ea UMY 2 NU SY! as Jin de Hitsed dil eka 
MI Mb 
Catatan : Al hafizh Ibnu Hajar dalam Fat hul Bari juz IX halaman 146 berkata : 
AE Ay US Ag SN ASI aya Sg pb UMS SAN Jai paka Ol la Ray 
Sumber : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1301 ) 301 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-52&/D-2829&idfrom-9322&idto-9327&bookid-52&startno-2 


Al Hafizh Ibnul Jazari dalam kitab “Arf ut-Ta'rif bil Maulidisysyarif halaman 21, berkata : 
BL Tea ag Ta IA Ap TN ia JI paska MAN cah KA Ae 
IA SKA GA Sg BA Ya aa al da Toe ena 


Sumber : 
http://salou3alayhi.blogspot.com/2011/10/blog-post 16.html 
Wallaahu A'lam 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/528539087168904/ 
2219. AL-9UR'AN ADALAH @ODIM 


PERTANYAAN : 
MOhammad Syahri 


Sifat wajib allah yang ke 2 adalah gidam.....alguran gadim wahyu minulyo....mohon masukan/ 
pencerahan 


JAWABAN : 
1. Abdur Rahman 


Alguran adalah godim. Alguran adalah kalamulloh yang tidak mungkin dipisahkan dari Dzatnya. 
Segala sesuatu yang bersumber dari Dzatnya, maka bersifat godim. Refrensi : 


V0 ea j3 (CAS OS HAN ya ser IS 9) Bj HP (LB OI amil ya slr LIS 
Andaikan alguran bukan godim maka niscaya banyak pertentangan didalamnya. Begitupun kitab 
selain alguran adalah godim. 
Jpn SI Ol el (BE s3) Ll Old deal INI 3 Je de (pay III SI (Hy Eli de SI Jl Ao 
Ok GAB 3 ANT sae 3 AT SI (BI eta) AA Usah le YO Ea oya (CB) HE MAJU ya Y IG MAJU ya 
Ad Ighongd AI ab dis oya OS Pj OLI Dg pan YEL" Ola JB ai Ja yan Ill Gea JS 3 ISI yan OI 
Ti j3 "IS Ulun 
2. Abdurrahman As-syafi'i 
Nyumplik sak ndulit 
dala pil 3 daya ye HMS EU aj 3 
Ol engan Lan SSI Wo ya Cdi AI jarak BN Wo gadi ye Sla MANIS sat OLI aj HS Lal Aizel 3 Sl (OLI aj3 
Sat Kama y PLAY Yam dil AN OY GE paus Ulas AI (NS Iles Aale Japtana Vig HL y Sg Aaj ya 
9 Eje OLI Jln Ol mat SU GIE yah j3 SAI SA sat, OLI Lal) Bls. Ona Comal ASI Ga, OA Ol na 
HE Iya ya RAY Kerah SNI 3 BE JUS MANIS Ga OLI OI ng Ly MY prala! pia 3 VI 053 AI Sai Ao 
SAB Ol Wan dl pil Hot 4 CSI (Abal pelet 9) Halal 3 Tap yA Uje BE Gaald padi Ay dgn SI (La ye) OLI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1302 ) 302 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


CA ta deg Sayo AAL 


" Sucikanlah Al-@ur'an (kalam Allah) dari sifat khudust (baru) dan takut lah akan siksa-Nya". 
Sebagai seorang mukalaf wajib berkeyakinan bahwa kalamulloh itu disucikan dari sifat khudust 
(baru). Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang beranggapan bahwa diantara keniscayaannya 
adalah suara dan huruf sedangkan suara dan huruf itu mustahil bagi Allah. Maka menurut mereka 
kalamulloh adalah mahlug karena Allah menciptakannya pada sebagian jirim. 

Sementara menurut pandangan Ahlu Sunah Al-guran yang berarti kalam nafsi itu bukan mahlug. 
Adapun algur'an yang berarti lafal yang kita baca itu mahluk. Walaupun yang kita maksud dengan 
Al-guran adalah lafal yang kita baca, diluar kepentingan belajar mengajar tidak boleh kita 
mengatakan Al-guran itu mahlug karena dapat menimbulkan kesalah pahaman. Itulah mengap 
para imam tidak mau mengatakan bahwa Al-guran itu mahlug. Tetapi Alguran adalah sifat Allah 
yang agung. Dan takutlah akan siksa-Nya jika kau berucap tentang kekhudustan alguran 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/5346621232232671 


2222. ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA SERUPA 


Oleh : Ust. Timur Lenk 
Allah ada tanpa tempat dan serupa 
mei BSI Iii 4 BI Keoadl Eno Jaad BKO gp la Ren jpr MUS 3 UI Ab AAS And Sen JG 
Hai 
Ol ak gel 3 el 3 BUAU Ga UE akar TAS 4 ppel ye aja JW SY OSN le Yaljli y 2 al je dh SL AG 
Ala II 9 lada ntar ya OS Ol ya dia Ela pmebl y JUAN Kemai O SU 
Berkata Al-Ustadz As-Sayyid Muhammad Haggiy An-Naaziliy dalam kitabnya " Khozinatul Asror " 
halaman 145 terbitan Syirkah Al-Ma'arif Indonesia pada pasal yang menerangkan hadits-hadits 
shohih dan pendapat para Ulama mengenai tafsir ayat Kursiy : Adapun yang dimaksud "Uluww" / 
tinggi adalah tingginya kekuasaan dan kedudukan , bukan tingginya tempat karena sesungguhnya 
Allah ta'ala maha Luhur dari bertempat , begitu pula KeAgunganNya adalah keAgungan dengan 
kewibawaan , menguasai dan kesombongan dan dicegah/tidak mungkin adanya Allah dengan 
ukuran dan hajam karena Maha Luhurnya Allah dari keberadaanNya dari jenis Jauhar/atom dan 
Jisim-jisim / benda 
Imam Muhammad bin Badruddin bin Balyan Ad-Dimasygiyyi Al-Hanbaliy (wafat tahun 1083 H) 
dalam kitabnya "Mukhtashor al-ifadat" hal 489 mengatakan : Barang siapa meyakini atau 


mengucapkan " sesungguhnya Allah dengan DzatNya ada dimana-mana atau disuatu tempat " 
maka ia " KAFIR 


oa ABI AN SBY manpjuts O 2pegl 1083 ian So! Ab ARA DL gt ol yag Ip Kamen pleYI Ju 
BS yi OX ap OKU JS Gaia AN OI JP Lis 


Langit bukan tempat bagi Allah 
Langit adalah tempat para malaikat 
Langit adalah giblat do'a 


Ody 2 RAS isat ali la Yi LAS FUI Jual A13 PLN UU "7 Abi La (pama game CM) Sasa LI Jb 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1303 ) 303 


52 Obok! AS LSI DT LS GEN ALS pa DY LAKI Tgor GI nominal dil LS land 3 paman AI OY WS. 


PG pal tie la Vj — ya in gl — Pa el Syari "5 Hay te Bahu 1 Jang Ja 4 


Annp | (pun) H Dls al Ayi Sya Ida (3g) Ce Ki Je Jai sa de AI Jai.» 
Aly plan 4 BAN RI eta Lg 0 SEN 


Dang aa ala US AN il Un 5 pa BAN Dm da AN 
LA IS EA LN Ip 
Ii ya GAN HAN Sa AH Gak PEKAN Alan! Gpp Bo gonya AAA pay Doing! lalat ll LAI 
IN Joy 8 La og ay AI Tipe GA BSA Ita LN Si. ya Gb Uekilay Sa WA ai 
IA AA Tp Aa NS Ng BANK ga KI KAN» Jaa Ale S1 Jo 
PPN A EP 2 
255 AN KP, Aoa ka H3) dd Ju. 
dng Bana RA 4 PA Bah EN ya ika GA Un UK Ng » 
PG jl la Fila Ul — yan en 9 al — Png al SL adi "5 ang Ale Gale BI Jang Jaa 
Kanbny (Anam) Olla Sl FLAYI Cai Ka 159 2 MAAN le IN Jia gm KI de HA ay .. 
PASAS AHY Oka Belt GI Ika 1 ASIN Kn Sp Tn JAN AN. Ill ad DISI Lamem DUS dl Ai 
HASIL Balai PLS Dakar RS Sola Al alan HA . PB NY, PN SOLa ya IT gay. dls di di 
SPA 5 DK Ji A8 dia pan AA » Ih md WI LS Ih Sa BA Kg 
75 ASI Hu JL Dean LAI IL or ai SA CA) dls JG ep Op 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/538956619460484/ 
2224. PEDOMAN, FIAIH, DAN GURU DARI BANGSA JIN 


PERTANYAAN : 
Sasan Al G 


Pertanyaan keren, titipan juga : 

- al guran itu turun untuk manusia sajakah ? 

- bagaimana fighnya dsb jin ? 

- pada siapa bangsa jin berguru dalam hal islam ? 


JAWABAN : 
1. Ibnu Toha 

Seal MA ea tea 
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (AS. 
AL-ANBIYA' 107). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1304 ) 304 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dyna Ul AN ga ea Uh 


Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (AS. 

ADZDZARIYAAT 56). 

BL AP) Coil Ul Uh LI Ia Kay AI KU yolag PUT PK | ban AI aa SL sa, yan u 
uns Pa Ae Peng Ga 

Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu 

sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap 

pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", 


kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa 
mereka adalah orang-orang yang kafir. (AS AL-AN'AM 130). 


Sain Ha dl A3 ga US al VJ agya Lal OT Dynatan Sad ya 2 ad Lage sih 
Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang Hndenaarkah Al Guran, 
maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk 


mendengarkannya)." Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) 
memberi peringatan. (Al Ahgaaf 29). 


2. Sunde Pati 


Alguran untuk semua umat (manusia dan jin). Sedang figihnya jin sama dengan kita dan gurunya 
jin adalah nabi Muhammad. 


SM II IT males at (S1 445) 

JA BB aa Ji si Ap We UT ata UP IS di ia LE DUA NAN ga 
PAN EB Uh Ay Ti da Eee Dai DE 5 Ol V3 Ta TA LAN IR Wi na 
US Lab mila (Gp Lian pi ada dl Dyban U aa Jl os at, 3) bas Ie ad Hi Agra 

| ta di og Jo ab ) 

(Si: Lawe UT Ust UPI 2 pan VI Cot La del ya de Cai: Uael ab deli II ii meal il OLI eh 
aily .Jaala Iya Akta 3 Sad Ce ASI II Sea “Ain Bl all Ata mma CSI Las UT Liam end 
SI: Laguku “Ny ad SU da keelod (oi Inda Yg Telo ABI Lo Ld) komaai Las Arabosy Lu, Jr og3 CEl: Lay ae JW 
kis AI de Op AI Opa Cai UAS AI le LAljly oral Ulas AI Ain ol 3 Ike tali Unlas lal 

dibo II Y yoy Can op S3 Tol Ab ang Gd OT Mluilay UE) cal: Uta) ngo LO gelang CET gd yag LAI UJI na, 


na...» 


bala Ji Of play dale AI do Tia Aya, Ia nba (AS 2 Kata th li BI Ap ON ga 
OLI del IL Ugal A8 B eeardl II UNS og Le del ja bis Ob oslia Ls aj) las AI ea bil ea BE nga pl 
OS) Be By Jl Ailee ga Iadale peluy dal AO aka Iyan jl OS) Pai 30 delool Leas Segan jy AE oalas CMS, 
Y Can Lesi OT II Iya Liang petang Uno mon Kap gala Cl jl an elamad! pay CrbolEdI Ug Jab J3 Atap 
JB don yid Lanal! Uya danang Url nia (SAI JASA doa Ia II Oya Uolkag GI Golia G Op pi Iyilbit ale 
Ob or ea dl Iron WOke1G del Jl Iyratal elo Gemali luas pelan y dala Ab ala Sya ji Igor pd LAU Il ia 
Rona Mak Bo yua" Bogel ka Ulat AI Ja (Taat ta Bi ja 6 AB Il usap Lime UTS nan GI) Alas 
AB jdi oya Li Ob nia La WI saat AI OT Wang Led let IG DAN AT Ji Gd Uh daa 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1305 ) 305 


Bas JI Jl Gen Lila Bolihy temlaad oya Koma al (Lie B3 Unta UP GA III ragi dl on Ula Jl Iya 
ba Sona JAS pdl ea Hiruang yana ika dy (aa ta jas Ia WB) Jan) JI Bada 9 Ali, 
akang dg Iaiat ayase Old pm dala BEI de Og mand ORIS Ag OpASA yag AKG UV eale Ti Aim 3 ye GA 
dbs ay el AU daa Its ef Tab En DAS ha BY Dody (ILY klo Oya pala map Il aluy 
aa kia falah dit de tigoi Uji OS alah An en Pa AN NN NYA 
NA ia JSM peka LAI GIE Gal Unas AI de Uglalr Jis OS ily onBU eta Iylol, ya J3 
GAY Of it US ly rasi Ig cat Alas al Ie sandy obi Iya IP OB Ud alas) 2 pdl) OS peka) Tani 
La ad) O pom ala d La le Dating DI le Oi pdl VI Lialo 253 Ganali Yf Ade Ojlyis Yg DI Jo dya Y ai, 
AI aya J5 Se en gu3 sek 
Bp Vga II) pam MA 7 Kab ga Ulery DS dl yg Lane 3 Oya Alia) pegal adl ya dlral Dab 
HI LI IA Ae ya YI S3 dag slan ya SALI Il Uang Sel Jordi Ji OS Al oya Ilenyi Oyku oma jl al, 3 
Of perab US Lgi Ely A memiua CAP pelari! Il padan ya YI OT Ogaalas IPS Le 3) LUlaby UI el Zn, elly 
JA pakis Y gay Tebe AB ag OT Gp Lal pil pub US Lab YAI ai yP NE, GI laa AI Lag ul 
BANI Wall 3 Hanan ALS Le meal dal Ula 
3. Abdullah Afif 
Imam Suyuthi dalam kitab Lagthul Marjaan fii Ahkaamil Jaann halaman 46 menerangkan: 
Jua 
FASHLUN 
SY Ia Ran 
BI'TSATU MUHAMMADIN ILAL JINNI WAL INSI........ 
PASI db eta 1 oppa! Laila pad d3 pdl UNY! dl Ia Janal Ilas Al Of 3 oyakd! HE uya dot HL 
oya 


LAM YUKHAALIF AHADUN MIN THAWAATIFIL MUSLIMINN FII ANNALLAAHA TAAALAA 
ARSALA MUHAMMADAN ILAL INSI WALJINNI, WA BIHII FUSSIRA HADIITSUSHSHAHIIHAIN. 
Bu'itstu ilal ahmar wala aswad 


pyaty LIS Ela SY GE AL la pelan dala alan AA 0 Yee pal Laka ya Lana AP UI 


2 20 0 000 2. 0. Y 0. 0 o--a - Pa Lead o-- 39 @- #0. 0 X 9 209 2 og 2 0. 

ag OP pede aa dy mei 3 Gplai Hamar Udi plang dala AI la Una Ji AI Jian oa af get JG, 
sa. “3 5 3 aa 8... 30 2.0 Pe Fi 25 e 33 3 ae 39 -9- 2. AB. 3 LAI 5 IG DO - 38. 3 9 2 Be 0. £.. 2. 
0 $ FA 0.0 o Pan ed o-- 49 25 8.3 Pad 39 4 o Ore 0 0 90. DL DB ga AI 3. 3G 3. - B0, (Tu wp s5 
BB Ula Uni oya meng le AI lap Kaur Hill Tomi Ale La ya JS Uly Ag yg AA A2, La Iya Say yg AI 
Aa Bon Or Aan Ka -.. Oa TAN an ap -,9. 9 - 8 —- -- Pama at aa SA 0 0 
HA Ayat dala Gita uang» Ogan meal Tang Sad sa ja SE Aing LS is Alit oi0 Gonta 4 ya 
f f 0000 nenen Bo Top 2 20 20“... 030 Sg co 203cc” BG. 
Bab Aelamly Tini Jaf 2 Urakual! Sila Play Uralanali Lady Olmwk aed Url, 


SAE aya Lag Lag OS AI 5S) Oya SS Jo Rela JB" Sa Jaa SEL II Il dB 3 (Sedih Ju, 


PUS AP (AYI OjAA Al of la Yy Sen J8 ena 0 yag Ca Paitay Jan (NS Dyno 
AI Jgn ya HL D4 EL Kd, AA oa G OjAKA Las 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1306 ) 306 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dst...dst. Wallaahu A'lam. Judul kitab : 
Ot ASI 3 Obor kl Jail 


Serai rd! Joe Jas pa 849 - GT 
4. Mbah Godek 
Bismillah 


(17807 22) Sa eneg saga 


AI eko Aa Jas AN OL "JB AS yi PRA KS ye Ol ja SIN Gada pa Ii gt Aaja UI payah oya Giloual Uyel 
Gb ia Jis yag slama JAY JB AI Of JB slama! Ja (de Alah € el oya L ILib slama Jt ey lai VI de lag dala 
AI SU jika Liga Load WI Lemash Ui elang Aas AI Alap Hama AO JBy AYI ondUBII GS SIS eiger AP SUS My ya dll 
BY Ab Gta dg Old VI Seyary ya ikal Lag Jeng j2 AI JB JB elaiYI Udle Alias Ld IE pel Lag ULi3 uya pakis 
OSN OR dl alaB Gel BIS Y) Sila yi Lay pelag tele AI eho dana Jong 32 AI JB) 


46x 39 ella dian GI 

(17808 2») Cas Smoga Kaya! 

SA Era gd gr Aaja Te pdl ah ya Gb Wako Sd AAS op KAL Wan Sma AAL 3 LS al Usai 

(de Alay slama! Jat ole pelay ale AI Ulun lekat Jilad AI Of" Lagis db ol) ole ot JB gia A0 Ke oa JB OLI 
iter A BII Ayo ya ML Ul aa Jia yag Jeng j2 AI JB JB slawi Jal de dl Alias Lah Gale up LI GNI Jal 
WB AYI et Lag CLS ya aa La dh UN pik Ui Lot CL Les UP pelan dal Ah elo Hamah JB end (GH SAS 
elang Als AI Ip Kawah Ig BY dag Ola Y Segar ya ikal Lag gia Jong j2 AL Ol JB ya)! Ja de Al alias Lah 
Aolan Ag aral AS Ob op SEL OP on YI pun Laga Ika Ga VII Gel Il ala 8 Ladiy Las Oa BY lili Lag 
Olsudl dr 9 AYI adi ja 

33355 381 2/27 AS patana SS 

ASI ag ab G9 Ktm SSI il (21 433) 


HA AA Oi aga eh ai Wita Lag op Ka 3 abad al Ah GA ra og AA : Kota 
Pe — plan Ale Aloe DI GA ah pp Tee ya Ga jp la Oa UE jaga 


Ne ae ob ag 


2 an Wee MA 
Had ANA da GAN IU Dp BA Se en Dag SAN SI AYI Gal Ju atu 

A Plis SA « Aya PEN » 

Oli ditef (1/ 12) 

kami Ily Ji pay Pay la oya HE ABS Ily Jt (YA ena BI d3) 

Sp ps Ill pel Jwid it Gala IG HS lag AKN HI Jend BII J3 


5. Muhammad Al-Muthohhar 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4307 ) 307 


Hati-hati dengan jin yang ber-aliran sesat,, gigigi... 
(240 218p) SI mi 
Dg KAS Da Un Doll Lan UT) 4 A3) moto ae ST PAS and PN dome ui, 3 
nike IS) IA pp JL 2JW tegal aya Inai AAN AAL Uliol oed ia Olela el | Das GAB US) sela 
Sal Kydel J3 ditik2 gal (Ly Dag3l 1I3 sop) Ovalana 10 yag TAMA JB Lalai yag AA ya Lelo CeRYa 
Gel alat Gaya ji JSI Gpp Una OLS al Jliy LAB) ton yag yA Head Sta yak, 
Mbahas suargo ne jin sisan njih, “masuk surga-kah jin yang ta'at,?? Pendapat pertama : masuk 


surga. (pendapat kuat). Pendapat kedua: hanya mendapatkan keselamatan dari api neraka, dan 
mereka (yang ta'at) akan menjadi tanah/debu. (pendapat lemah). 


(102 PT yi 
ly Ja oya SU TAG ata Pe LA pby Luang (UNI Jai OI toni Yly ml Me | SUK UKG evo el) 
aa REM 3 Lan La lala Gale Jay ON Up (SI pita D3 Ola Las Ap Ale Jluy 0 mill pa syal 3 JB 
SW Ab 1 Jay 6 Ya yA de UR lay Aale AI lo (al Ol 3) pad 
AM 2/7 yi 
Aa pia Ale uyada jo JUS € pegal 8 pil gl ny AI dai S3 CE Ae Tab pl SIA ja Ulonan PPU 
ot ) 
(319 218p) SI mi 
HI Alas J3 CI II OLI Jafy cal db ae Jd jaty Gali Ong AI Ga BL JEC) (OS op Al ae BEJ UT ya 
SB yna Arak (2) Tail og JB dg LT LS ga LAI Jaka Ateh CL Ogah UI aye ol ag 
Bes Oya 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/535407919815354/ 
2229. Pembagian Nyawa & Arti Sukma 


Oleh : Sunde Pati 
Pembagian nyawa 
ASI Ai JI and yag AI Gsag Sol AJI Kind aa pad Aoi lanaor SIN Riley) GI 4 AiUaka Ugl nol ROE aj, 
AB GP BEJ OP SY el amay CP AI eU ISI Ja OB By Ra ray (AN AI Oa Kila Kab yag anal ga 
Jali OS OB JPN) sad! na arina Jika! aa Ilmi Meng TP dal PUISI Clay. Usel aa EA JB Ol Uas 
Had SU) El Leah Ama Jill S4 Ola el 3 el uh ana 
Nyawa dibagi menjadi 3 : 
1. sultoniyyah 


2. ruhaniyyah 
3. jismaniyyah 


Sultoniyyah bermuara dihati,ruhaniyyah bermuara didada sedangkan jismaniyyh muaranya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1308 ) 308 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diantara daging dan darah dan diantara tulang dan otot-otot. 

Jika ditanya, ketika seorang hamba tidur, apakah nyawanya keluar apa tidak ? 

Jika ada yang menjawab keluar, maka salah, dan jika ada yang menjawab tidak keluar maka juga 
salah. 

Jawaban yang tepat adalah,ketika seorang hamba tidur maka ruh jismaniyyahnya keluar bersama 
akal dan berkeliling antara langit dan bumi,jika akal bersama ruh jismani maka seorang hamba 
tersebut tau/mengerti apa yang ia lihat dalam mimpi,dan jika akal tidak bersamanya maka seorang 
hamba tersebut tetap bisa melihat mimpi akan tetapi tidak faham. 


Rogo sukma 


CIA II Ika Ad AU OLI II Ih ey Hah 9 ENY AI TR B TON TB ox IL J3 op 
Jual DL 


Jika ditanya apa bedanya nyawa dan sukma ? Maka kami jawab,nyawa itu tidak bisa keluar 
masuk sedangkan sukma bisa keluar masuk. 

Jika sukma keluar maka seorang hamba tertidur/tak sadarkan diri dan jika nyawa keluar maka 
seorang hamba tadi jadi meninggal. | Durrotun nasihin hal 177 cetakan darul fikr di bab bayanu 
alamil mauti |. 


2 Kakang Prabu 

Tentang ruh hanya sekedar menambah wawasan saja.. Jangan terlalu dibahas panjang lebar, 
karena hakekatnya belum tentu benar.. Dan takut su'ul adab! karena bahkan Nabi sendiri juga 
tidak tahu tentang ruh. Hanya Alloh yang maha mengetahuinya. 


alay AL lal WI) pad Cemal ye ASI, Lae JUN Olah Of SY Ale dani Ja AT J3 TJ Aisi 9 Hey 
Of gai beo Ugae JUNI Said FP ati Lis pel La lg Alaik Ona BO) ogah JLST Ady dilas ya ltd Ale lu d3 
II BP os eling Ibas JB Uap 2 Ji pal Uas Jian ML aa Geilasaki Uas HP Omdill Ay TI Vio 
(ON Rip Y jr Un Aileh) peluay dala AI ko eibanah! pa bol Elma G5 al uya 


Ulama memperdebatkan dalam hakekat ruh.. Kemudian kebanyakan Ahli Sunnah Wal Jamaa'ah 
berkata : "Lebih baik kita menahan pembicaraan kita tentang Ruh dan kita mencegah (jangan) 
membahas dalam masalah Ruh. Sesungguhnya hanya Alloh semata yang mengetahuinya dan 
Alloh tidak memberikan pengetahuan tentang ruh kepada satu makhlukpun!"”. Karenanya, Ibnu 
Ruslan memberi isyarat dalam nadhom Zubad-nya dengan ucapannya: 

"Ruh, adalah sesuatu yang tidak dikabarkan kepada Al-Mujtaba (Nabi). Karena ta'dduban kepada 
Nabi, maka cegahlah diri kita dari membicarakannya". Maksudnya adalah, sesungguhnya hakekat 
Ruh itu Nabi sendiri juga tidak dikasih tahu padahal Beliau ditanya tentang Ruh. karena tidak ada 
nuzul yang menerangkannya. Alloh Taala berfirman "Mereka bertanya kepadamu tentang Ruh. 
Katakan! Ruh adalah perkara Tuhanku". Maka oleh sebab itu cegahlah diri kita membicarakan 
Ruh guna ta'adduban kepada Nabi. (I'anah Tholibin Juz 2 Hal. 106). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/544437008912445/ 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1309 309 


2244. LETAK NERAKA DAN SURGA 


PERTANYAAN : 
Tukang-Sapu Piss-ktb 


Assalamu'alaykum.wr.wb. Afwan, saya mau tanya di sini, ada di kitab apakah tentang keberadaan 
NERAKA ? "Bumi ada 7 lapisan, kita berada pada tingkat ke 7, & tingkat 6-5-4-3-2- di situ ada 
makhlug ALLOH juga, & Neraka ada pada tingkat 1/ di Dasar lapisan bumi, & sebenarnya inilah 
yang di maksud 6 masa, yaitu, kita di ciptakan setelah adanya makhlug2z ALLOH yang tidak 
sempurna, yang berada pada lapisan2 bumi itu", Afwan, mohon keterangannya, adakah 
kebenarannya ? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. 


JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Rekomendasi utama adalah kitab 'Yagzhatu Uli! 
Itibar mimma Warada Fi Dzikrin Nar wa Ashhabin Nar' (Kewaspadaan bagi Orang yang Mau 
Mengambil Pelajaran dari Keterangan yang Menuturkan Tentang Neraka dan Para Penghuninya) 
karangan Shiddig Hasan Khan. Saya tidak menjumpai keterangan semacam di atas. Yang agak 
serupa, terdapat pendapat neraka terdapat di bumi lapisan ke tujuh (bukan ke satu), di mana 
pendapat ini adalah salah satu dari sekian pendapat berbeda yang berupa : 

- Neraka terdapat di langit, mengambil dalil hadits Hudzaifah tentang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sewaktu mi'raj di langit melihat surga dan neraka. 

- Neraka terdapat di bawah bumi lapisan ke tujuh, mengambil dalil dari hadits riwayat Ibnu Abbas 
dan Mu'adz. 

- Neraka terdapat di permukaan bumi tanpa diketahui lokasi persisnya, dikemukakan oleh al- 
Gurthubi. - Neraka pembahasannya mauguf, tidak bisa diketahui lokasinya dikarenakan semua 
hadits yang menyebutkan tempat neraka belum bisa dijadikan pegangan, ini adalah pendapat 
yang disepakati oleh banyak ulama seperti as-Suyuthi, Waliyullah ad-Dahlawi, dan Shiddig Hasan 
Khan. Wallahu a'lam. 


UP one bjb Jl HB BLU AT JB AI ya di AI Gek egakon oya Mi Gg) US slam G JII Of Jay 

Of Aigalon Caydong Ker) ppt B3 JG —JB Of Jl- dy Ade ato 9 Lama Hit Ud Tag padilla Kail  Jaer3 
USS JS Ie pa ab Iyan Bp JUS AE Cal ai lor Sip La S9 SY AI SP elo 

of dl Gea da Aly data! mo de kal! 2) 3 OLI Aly Jap! pda y Rosul sanad S3 Aedel Of Jelly 
Ju- 

IE II AE AN oa SH oala Lenny AAL Aly UPI deng Se eiger OT de Jaa lah JB ob AV 3 SAS 3 dtay— 
JB Of II SSI enlaisl Lagalo SAI Lai pebd AI VI dala Y Ce UelE Cai Hip ed J3 CT JL ye Hii 

SE APLI Y SI JW Al el am Ja LAMA erat Yi Tenan dy Siak 3 Galaal Wakai AI Ig kai Fadil JB JB, 
Gent aya dl 

Jb Al ala Of Lebyety JPN mel dj Ika Jt 

45-48 6 ABI Plenely JI S3 3 og Woles Id aah 1 MUSI 


2 Tukang-Sapu Piss-ktb 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Syukron.. atas penjelasannya, Alhamdulilah, saya mendapat titik terangnya, Apabila Bumi yang 
kita pijak, adalah lapisan ke-1, itu berarti Neraka ada pada lapisan ke-7, Dari keterangan di atas, 
memang sangat bertentangan antara : 

- Neraka terdapat di langit, mengambil dalil hadits Hudzaifah tentang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sewaktu mi'raj di langit melihat surga dan neraka. 

- Neraka terdapat di bawah bumi lapisan ke tujuh, mengambil dalil dari hadits riwayat Ibnu Abbas 
dan Mu'adz. Afwan, apakah yai punya hadist riwayat Ibnu Abbas & Mu'adz? 


Alhamdulilah, untuk keterangan 6 masa, saya sdah mendapatkan ini : Perpaduan Al Guran 
dengan hasil penelitian ilmiah tentang asal-usul manusia pertama. Terwujudnya alam semesta ini 
berikut segala isinya diciptakan oleh Allah dalam waktu enam masa. hal ini sesuai dengan firman 
Allah : 


Darat dg Ula jadi AI SS Sipil P3 Pl Tin Lagi Lag 2) Sya Gilas (II 
"Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada iantara keduanya dalam enam masa, 


kemudian Dia bersemayam diatas Arsy (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah itu 
kepada Yang Maha Mengetahui." (AS. Al Furgaan (25) : 59) 


Keenam masa itu adalah : Azoikum,... Ercheozoikum,... Protovozoikum,...Palaeozoikum,... 
Mesozoikum, dan Cenozoikum. Dari penelitian para ahli, setiap periode menunjukkan perubahan 
dan perkembangan yang bertahap menurut susunan organisme yang sesuai dengan ukuran dan 
kadarnya masing-masing. (tidak berevolusi). 

Kadi 0 sa JS Ge Ula dB SG dg Ida ot Sy Ny Saad Slla Ad cg 
"yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada 


sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan (Nya|, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia 
menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya" (@S. Al Furgaan (25) : 2) 


Dari perpaduan antara Al Guran dengan hasil penelitian ini maka teori evolusi Darwin tidak dapat 
diterima. Dari penelitian membuktikan bahwa kurun akhir (cenozoikum) adalah masa dimana mulai 
muncul manusia yang berbudaya dan Allah menciptakan lima kurun sebelumnya lengkap dengan 
segala isinya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. 


www.piss-ktb.com/2012/03/f0067-makhluk-sebelum-manusia.html 
2 Khodim Piss-ktb II 


Keterangan 6 masa di atas ya demikian, yang tidak saya temukan adalah pada keterangan : yang 
di maksud 6 masa....yang berada pada lapisan-lapisa bumi itu. Dari keterangan di atas, memang 
sangat bertentangan. 


Isykal itu dijawab oleh Ibnu Rajab, bahwa yang berada di atas (sebagai zharaf) adalah penglihatan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedang neraka yang dilihat tidak harus di atas, melainkan 
di bumi (dari atas melihat ke bawah). 


Sop JI Adel bj dil Tor Sard Lgaoe S9 SAB Y 3 SP sand eni Of Ria Uya y Len) opal ds JU 
US Ja de gan ap Lyon 

Hadits riwayat Ibnu Abbas: 
SA Of oles pad ye Wal oaliny ani gal dor pel Ela C3 Hide OP pomlill yal dl il HST JB JB (De yah Al aa yag 
kaga G2) 3 peter JALAN pagu el Cena Ulas AI Ula) ngludl slama 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4311 ) 311 


Hadits riwayat Mu'adz ibn Jabbal: 

Glass play HO ya Lb Apa J2) ya WA elb JE RALAII Oya mg EA aah dl Jang Jian Ai AI an) Jar or laa ye 

Yg Dir Vla His WEB) SB Titan JLA pama Ae old oa SLS IS Cal JI dah JI memai Ula Hi Oyama plj JK 
Odi pyar deng Gg Gam 7 Jyi AAS) Je ar) Juni 


Agar lebih memberikan pemahaman yang utuh, berikut adalah redaksi dan terjemahan satu bab 
utuh dari kitab Yagzhah: 


Adel OA AS JUYI Gaia ISA oat IBI OA S3 3 oh 

Gen Ba as Gay an, OLI SE Is JUL JI Jo Ueiiag Ragi elamall Gp AA Ol eleU 

Hb pd Mal JB Ogeeyi Lag AKB) alam Bg Ile3 JW9 Angle Bp 2 Bks OT ag Ab GUI ir Luis 
Opi Bye Gal OK JUS Ride ya din ay) Ig HS Ulu ola) dee Oei ol, 

BA Of Gaes goal 2 Land ondiny rani al dor pil laa! C3 Hide Of pem yah AO Ailee PST JB JB PO opal Al ane ay 
slama Cd Abel da0 AI ny Dyna opal 303 Kill JA) eiger BALAI Oya SLB nam Oles AI Ugly Andi slama 
Bakin Goa don pil ll engan dil Upon Rak yg OS SPB Angladl J2) 3 JI y el Lego dl Uglaor Ralail ay OS ISP Regu 
GOS dl JB Odia pil lg) Hilan AL kran CE JB sn CAS Lae ama pp JET aah Oa op LAB Jake JL, 
Adly Upin Ia eleaiIly pay ea IDA IAI el jar OB JII oa ya SI ya La ae Ja ISI pa 
SE ed LI, 

Jl Usb eiger de BI mal OS SG Ungl 3 Ande Oly Wiwl Ae£ pigor Ol AI Syur, JB JB d0 AI ab) at il ye 
Oles gay 3 panitera bl 

Glass play Hi Oya Wb Aneka J2) ya WM elb IU RA pa mg SLS aah dl Jang Jian Ai AI any Jar or Bln yag 
Yg Dir Dl ia MEA) Dj Rian BLU pama de Old ya SSS IS Cal JI dat JI ai Ula Hi Oyas el JK 
Oam Oppa Al) Gi ai My Jgid MAS) de Sr) Jaa ai 

JB Cendet Il ja Han pp) DE lbr) Jiang any AA don pel pipa ya padi JB Gaal Ob dan AI ah Tel ot du ye 
AL J8 OT aj DB oya Balet br ya cal) JB An Ah mg bal de yng anji 3 aa tor pagar dab pel 
Laba! 3 Fm ad Aonppet yaah yk! dala Ea G pgmily padi own! dah Ab aan KAA pa OS IG pad ga LI 
Kemal jp dara Ga oya ditadl 9 

Sma ISP JI dil din oya ny Sg Tab! al dont pager peta Png pdl JB pgri pedly Is Ip 3 AS ey 
kaka pad! 4 yAy pipe abah de Gelall pad II alay BB JL din GP lajlab yag ji ye HAK GL ja AAL 
kon pl Sony BA SAH pem Can II 3 Edatbl CAS ISU ema UII ee Om jar yag Call ID ya £ sal 
OLYI aa 3 Fed 

UP one bjb Jul AB SL ol JB iya Ain Ah Ga Heal Legal ya AI Gg) US slamdh GOL Of Jay 
HI Gg Sd cah JB ai Al oa Lah m IOI Ade ada land Dll WI ea Oki eng La Ge Jaser3 
Ph 


lahat | GESB Ogaeyi Lag S3) lam 3 BY ola D33 Lal 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1312 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ag an ah eny Lah 3 gg YEN 3 Lal OT de eLanadi 3 JUS Of de Rm 0 Tla 3 Gady Celia JL 

AI ag Sy SINDO 3 gag MT dil ey PIN GE Kanada JW, RB 03 

Sad JI Adel bj al lor Sard Lgaoe S9 SBY 3 SP slam Eni Of Ria ayang ny opal des JU 

USU JA Ie me ab Lal 

Hal aji Aly Aasah! mual ale Raid! PIN 3 OLI Ola Jera Uediay Reska slama Gp Zedel Of Jelly 

SAI) BL YI dalan Y La Hj J3 PI Jay lama Ob OT Aing RSI T3 UAN CE 3 bel JE dai 

dad del dip oego AI AI Lala masal! dy gia Iylasal 3 pot Ahad 3 Ulas Alya gada, OT Bl oya nye ya Aza 

€ aki Lana Hide oya Ta par, yalo Jeep H3 ea alga pelan aman Ig Adel JUAN pi ding GRI AP Spg 

eat! Lagu elip Lia mb AYI delay Y aa LE Cl SU Lt Ji SL OI ye Hii) Jajal dilan Jos dl je 

OB jaga gl Cb II JUNI padi SAN Legi ja al Ltalan oya dining Al la sal Sy UN ES Ja 3G 

al Ry Say UPI Meng le Jai inang pie Tab MY pad ole Laga Y Up Land ts yg LL adl si 

Of pelan lay OLS Of Jas AI Talas ye net SBL JB OT JI Like Vlor EA el SU Jar de al 3 Sel JE 

SIM Sy EL 0 SPAN AV) Lian Lena le abi Jl ya GL Bilanade 3 Ale Belanak Span Lai Fl 

B Aling Sa ganal SIS Get and! LE ay III 3 OLI slawi 3 Rebel JB PX yr AI AS 2 Okiana C3 Ralat 

ABI PI oa ola Lena le Aly UPI Kong de pager Ol de Jay lips JB cab AB 3S ASI 

GE ML Y SP Slash el am Ja AKA Cat YAI Toman dy Siaie 3 Gala! damai AI Iy aa Festdl JU J4 

Jb lela Of ob yty JII erat dj Iakag Jail cesil all yag Abi 

Bab Tentang Penuturan Letak Neraka Serta Di Mana Tempatnya Mengacu Pada Keterangan 
Hadits: Begitu Juga Letak surga 


Ketahuilah bahwa surga itu di atas langit ketujuh di mana atap surga adalah 'arsy Allah Ar- 
Rahman, sebagaimana firman Allah dalam ayat muhkamNya: "Dan sesungguhnya Muhammad 
telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain. (yaitu) Di Sidratil Muntaha. 
Di dekatnya ada surga tempat tinggal," (AS. An-Najm: 13-15). Sedangkan telah diketahui bahwa 
sidratul muntaha terletak di atas langit ketujuh, Allah berfirman: "Dan di langit terdapat (sebab- 
sebab) rizgimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu" (AS. Adz-Dzariyat: 22). 
Diriwayatkan dalam atsar oleh Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid berkata: Itu adalah surga, Allah 
melimpahkan rizgi dari surgaNya. 

Diceritakan oleh Ibnu Mundzir dalam Tafsirnya mengenai riwayat atsar lain dari Mujahid: Itu 
adalah surga dan neraka. 


Diriwayatkan dalam atsar oleh Abu Nu'aim, dari Abdullah ibn Salam berkata - semoga Allah 
memuliakan khalifahNya Abu Gasim shallallahu 'alaihi wasallam- Sesungguhnya surga ada di 
langit. 

Dalam riwayat atsar lain olehnya, dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya surga ada di langit yang 
ketujuh, dan Allah menjadikan surga sebagaimana yang Dia kehendaki di hari kiamat. Serta 
neraka jahannam ada di bumi yang ketujuh. 


Dikeluarkan atsar oleh Ibnu Mandah dari Ibnu Mas'ud berkata: Surga ada di langit yang ketujuh, 
dan ketika datang hari kiamat maka Allah menjadikan surga sebagaimana yang Dia kehendaki. 


www.islamuna.info 


A@IDAH (4313) 313 


Serta neraka ada di bumi yang ketujuh, dan ketika datang hari kiamat maka Allah menjadikan 
neraka sebagaimana yang Dia kehendaki. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah, bahwa Mujahid berkata, aku bertanya pada Ibnu Abbas: Di 
manakah surga? Di atas langit yang tujuh. Lalu di mana neraka? Di bawah tujuh keseluruhan 
samudera. Asy-Syaukani dalam Fath al-Gadir berkomentar: Yang lebih utama adalah 
mengarahkan ucapan dalam atsar ini pada konsep umum. Mengingat balasan dari amal ditulis di 
langit, gadha dan gadar diturunkan dari langit, begitu juga surga dan neraka terletak di dalamnya. 


Dikeluarkan hadits oleh Abu Nu'aim dalam Tarikh Ashbahan, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya neraka jahannam diliputi oleh dunia dan 
surga ada di belakangnya, karena itu shirat terletak di atas neraka dan menjadi jalan menuju ke 
surga. 


Dikeluarkan hadits oleh Juwaibir dalam kitab Tafsirnya, dari Mu'adz ibn Jabbal, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: Dari arah mana neraka jahannam akan didatangkan pada hari 
kiamat? Beliau menjawab: Akan didatangkan dari bumi yang ketujuh, pada neraka terdapat tujuh 
puluh ribu kendali, pada tiap kendali bergantungan tujuh puluh malaikat, neraka berseru 'arahkan 
ke penghuniku, arahkan ke penghuniku'. Ketika masih berjarak langkah seratus tahun dari 
manusia neraka berkobar-kobar. Saat itu sudah tidak tersisa lagi para hamba malaikat dan utusan 
nabi melainkan diriku yang bersimpuh pada kedua lututku dan berucap 'wahai rabbi, diriku diriku.' 


Dikeluarkan hadits oleh Ahmad dan Baehagi dengan sanad yang para rawinya tsigah, dari Ya'la 
ion Umayyah, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Lautan adalah neraka 
jahannam. 


Dikeluarkan atsar oleh Ahmad dalam kitab az-Zuhd, dari Sa'id ibn Abi al-Husain berkata: lautan 
adalah wadah neraka jahannam. 


Dikeluarkan atsar oleh Abu asy-Syaikh Ibnu Hayyan dalam kitab al-Azhamah serta Baehagi dari 
jalur Said ibn Musayyab, dari Ali ibn Abi Thalib berkata: Aku tidak mengetahui orang yahudi yang 
lebih benar dari seseorang yang menduga bahwa sesungguhnya neraka agung Allah adalah 
lautan. Ketika tiba hari kiamat maka di lautan Allah mengumpulkan matahari, bulan, dan bintang, 
lalu mengirimkan angin barat yang menyalakan lautan itu. 


Dikeluarkan atsar oleh Abu asy-Syaikh Ibnu Hayyan, dari Ka'ab ketika mentafsiri ayat 'Dan lautan 
yang menyala' (AS. Ath-Thur: 6) berkata: Lautan menyala sehingga menjadi neraka jahannam. 


Dikeluarkan atsar oleh Baehagi dalam kitab Syu'ab al-Iman, dari Wahab ibn Munabbih 
bahwasanya dia berkata: Ketika kiamat terjadi Allah berfirman pada cakrawala dan terkuaklah 
neraka sagar yangmana langit semula menjadi tutupnya, lalu keluar api yang ketika sampai pada 
seluruh lautan -dimana laut menjadi tepi batas neraka jahannam- maka api itu mengeringkan 
lautan lebih cepat dari kedipan mata. Laut menjadi pembatas antara neraka jahannam dan tujuh 
bumi. Ketika mengering maka laut menyala pada tujuh bumi dan meninggalkannya menjadi 
onggokan bara api. 


Pendapat lain mengatakan neraka ada di langit sebagaimana surga, berlandaskan hadits Ahmad 
riwayat Hudzaifah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Aku diberikan burag, namun 
kami -aku dan Jibril- belum berpindah sekejapan mata sebelum dihantarkan pada Baitul Magdis 
terlebih dahulu, lalu dibukakan bagiku pintu langit dan kulihat surga dan neraka. Dikeluarkan 
hadits lain oleh Ahmad, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: Aku 
melihat pada malam yang kulalui surga dan neraka di langit. Lalu beliau shallallahu 'alaihi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1314 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wasallam membaca ayat "Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizgimu dan terdapat (pula) apa 
yang dijanjikan kepadamu" (AS. Adz-Dzariyat: 22). Maka seakan aku belum membacanya. 


As-Safarini berkata: Hadits itu dan sejenisnya belum bisa menjadi hujjah bahwa letak neraka di 
langit, sebab boleh jadi neraka itu terlihatnya ada di bumi sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berada di langit. Mayit diketahui bisa melihat surga dan neraka sementara mayit itu 
berada di dalam kubur, padahal keberadaan surga tidaklah di bumi. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam juga diketahui pernah melihat surga dan neraka saat shalat kusuf sementara shalat itu 
dilakukan di bumi. 


Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: Hadits itu, andaipun tsubut, maka kata "langit" menjadi zharaf 
(keterangan waktu) dari penglihatan, bukan zharaf dari yang dilihat. Padahal hadits tentang 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang melihat surga dan neraka di atas beberapa lapisan 
langit itu statusnya sangat dhaif. Seandainya shahih pun akan diarahkan pada pemahaman yang 
telah disebutkan tadi. Sehingga kesimpulannya surga terletak di atas langit lapisan ketujuh, 
atapnya adalah 'arsy Allah ar-Rahman, dan langit terletak di bumi lapisan ke tujuh, sesuai dengan 
pendapat shahih mu'tamad. Wabillahi taufig. Demikian penuturan Ibnu Rajab. 


Aku (Shiddig Hasanj tandaskan, bahwa as-Suyuthi dalam Itmam ad-Dirayah syarh an-Nigayah 
telah berkata: kita meyakini surga ada di langit, versi pendapat lain ada di bumi, versi lainnya lagi 
mauguf serta hanya Allah yang tahu. Pendapat yang aku Jas-Suyuthij pilih adalah sesuai mafhum 
dari redaksi al-Guran dan Hadits. Yakni pada semisal firman Allah tentang kisah Nabi Adam 'alaihi 
salam: Kami berfirman "Turunlah kamu semuanya dari surga itu!" Juga pada hadits shahih 
"Mintalah surga firdaus. Sesungguhnya firdaus adalah surga yang paling tinggi. Di atasnya ada 
'arsy Allah ar-Rahman. Dari firdaus memancar sungai-sungai surga." Pada hadits shahih Muslim 
disebutkan "Arwah para syuhada berada dalam perut burung hijau, mereka dapat keluar masuk 
dari (tempat kediamannya dil surga sesuka hati, lalu kembali beristirahat menuju lentera-lentera 
yang digantungkan di Ibawahj “Arsy. Kemudian kau maugufkanlah pembahasan tentang neraka. 
Yakni kau katakanlah mauguf tentang letak neraka itu karena tidak ada yang tahu kebenarannya 
selain Allah. Aku Jas-Suyuthil tidak menemukan satu hadits pun yang bisa dijadikan pegangan 
tentang masalah itu. Pendapat lain mengatakan di bawah bumi, mengacu pada hadits marfu' dari 
Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan dinyatakan dhaif olehnya: "Janganlah pergi 
melaut kecuali mereka yang akan berperang, haji, atau menunaikan umrah. Sesungguhnya di 
bawah lautan adalah neraka." Diriwayatkan juga hadits mauguf dari Ibnu Umar dan dinyatakan 
dhaif oleh Ibnu Abdil Barr: "Janganlah berwudhu dengan air laut, sesungguhnya lautan adalah 
tangga bagi neraka." Ada pendapat lain mengatakan neraka ada di muka bumi, mengacu pada 
hadits riwayat Wahab ibn Munabbih, bahwa Dzul Garnain mengamati Gunung Gaf lalu terlihat di 
bawahnya ada gunung lain yang lebih kecil...Dzul @arnain berkata: Gunung Gaf, beritahukanlah 
padaku akan keagungan Allah. Jawabnya: Sesungguhnya urusan Tuhanku sungguh agung. Di 
belakangku berjarak langkah lima ratus tahun terdapat sebuah bumi, dimana pada jarak langkah 
lima puluh tahunnya terdapat pegunungan bersalju yang satu sama lain senantiasa runtuh. Jika 
bukan karena pegunungan es itu niscaya aku sudah terbakar oleh neraka. Diriwayatkan atsar oleh 
Harits ibn Usamah dalam musnadnya, dari Abdullah ibn Salam berkata: Surga ada di langit dan 
neraka ada di bumi. Versi pendapat lain surga ada di bumi. Demikan penuturan as-Suyuthi. 


Keterangan senada terdapat di kitab Tadzkirah karangan al-@urthubi yang berkata: Hal itu 
menunjukkan bahwa neraka ada di permukaan bumi, hanya Allah yang tahu di mana letaknya dan 
di bagian bumi sebelah mana. Demikian penuturan al-Gurthubi. 


As-Safarini berkata, bahwa Muhaddits Ahmad Waliyullah ad-Dahlawi dalam kitab agidahnya 


www.islamuna.info 


A@IDAH (4315 ) 315 


berkata: nash tidak menjelaskan letak surga dan neraka, melainkan terserah kehendak Allah 
semata, karena kita memang tidak akan mampu meliputi terhadap penciptaan dan ilmu Allah. 
Demikian seluruh penuturan as-Safarini. Aku (Shiddig Hasanj tandaskan, pendapat ad-Dahlawi ini 
adalah pendapat yang paling rajih dan paling hati-hati di antara sekian pendapat lainnya insya 
Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. 


2248. Lafazh Syahadat Yang Diucapkan Nabi Muhammad 
saw 


PERTANYAAN : 
Saif Ifuunk Johan Siruk 


Assalamu alaikum, saya mau nanya' ni ustdz, pertanyaan saya disini : sahadat nabi muhammad 
sollalohu aliwesallam itu ap? Ap sama dengan sahadat ummat nya. TERIMAKASIH 


JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam. Bila yang dimaksud lafazh syahadat seperti ketika dalam shalat, maka lafazh 
syahadatnya sama dengan umatnya. 
OP rae mc ka gp KS gb oa aan SN ye Olla op 6 Usel JU AB Upel JB gal Usasl 
NAN AA AAN Jeda DES BTA Calag LS KGSIN Unlay ping dala AI Uu AN Jang OS JB yeee yi 
kaan Of Akal AN Up Oa Aga Sta AN se Te) Cile pl MS AN LN al Kat wle pl ddi H IN 
A1 dya) 
"Dikhabarkan dari Rabi" berkata, dikhabarkan dari Syafi'i berkata, dikhabarkan dari Yahya ibn 
Hassan, dari Laits ibn Sa'd, dari Abu Zubair al-Makkiy, dari Sa'id ibn Jubair dan Thawus, dari Ibnu 
Abbas berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud 
sebagaimana mengajarkan kami al-@ur'an. Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam berucap: 
attahiyyatul mubarakatush shalawatuth thayyibatu lillah. Salamun 'alaika ayyuhan nabiyyu 
warahmatullahi wabarakatuh. Salamun 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin. Asyhadu alla ilaha 
illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." (al-Um: 117). Wallahu a'lam. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/554214164601396/ 


2255. IMAM SYAFI'I: SANG NASHIRUS SUNNAH DAN 
PAKAR ILMU KALAM 


Oleh Kayla Anwar 


Sebagian pihak seperti golongan al-Wahhabiyyah (yang mengaku diri mereka sebagai al- 
Salafiyyah - sedangkan al-Salafus-Salih berlepas daripada mereka - ) mereka mengklaim bahwa 
al-lmam al-Shafi'i menolak dan mencela ilmu kalam secara mutlak. Mereka mendatangkan 
beberapa perkataan al-Imam al-Shafi'i - dengan sangkaan mereka — yang menunjukkan 
penentangan dan penolakan beliau terhadap ilmu kalam tersebut. Di Antara kata-kata yang 
dianggap sebagai pendapat al-Imam al-Shafi"i ialah: 


SSI lag okily Of aya di ye DASI laa La 3 JS al SI ik 9: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1316 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Bahwa pertemuan seorang hamba dengan Allah dengan setiap dosa yang selain dosa syirik itu 
lebih baik baginya daripada dia bertemu Allah dengan ilmu kalam”.Sebenarnya lafaz di atas tidak 
thabit dari al-lImam al-Shafi/i. Lafaz yang thabit dari beliau ialah sebagaimana yang telah 
diriwayatkan oleh al-Hafiz Ibn “Asakir di dalam kitabnya Tabyin Kadhibil-Muttari!"! : 


AIA SIN OA aya pegi lil Ol ya yee SIN Se La 3 J4 Ad Ten j2 AI ih 0: 


“Bahwa pertemuan seorang hamba dengan Allah azza wa-jall dengan setiap dosa yang selain 
dosa syirik itu lebih baik baginya daripada dia bertemu Allah dengan sesuatu yang muncul 
daripada hawa nafsu (al-ahwa')”. 


Kata-kata al-Imam al-Shafi'i yang diriwayatkan oleh al-Hafiz Ibn “Asakir di atas menjelaskan 
pendirian yang sebenarnya dari al-Imam al-Shafii terhadap ilmu kalam. Sebenarnya perkara yang 
ditentang dan ditolak oleh al-Imam al-Shafiri ialah ilmu kalam golongan al-Ahwa' iaitu ilmu kalam 
golongan yang menyeleweng daripada ajaran Ahlus-Sunnah wal-Jamarah seperti golongan al- 
Mujassimah, al-Mu'tazilah, Jabbariyyah dan yang sebagainya. Adapun ilmu kalam golongan 
Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah maka itu tidak ditentang dan tidak ditolak al-Imam al-Shafi"i. 


Al-Imam al-Hafiz Ibn “Asakir menyatakan dalam kitabnya Tabyin Kadhibil-Muttarif2|: 
JP GAS pan ly SUSU GELI ASIN Lali Aga Al Se Ad peja Lag Raya Lelo NS pai NS, 
AT GL g Gaal yh AA ab aa AK A3) dapa) Aina AELEII OS AS Aakay cyay slalall Jie 2 yA£ yg3 Anil, yeb due 
ea Pa 


“Dan perbahasan kalam yang dicela ialah perbahasan kalam golongan Ahwiyyah (pengikut hawa 
nafsu yang juga digelari sebagai Ahlul-Ahwa') dan sesuatu yang dianggap baik oleh ahli bidaah 
yang menyeleweng. Adapun perbahasan kalam yang selaras dengan al-Kitab (al-Guran) dan al- 
Sunnah yang menjelaskan hakikat-hakikat usul (tauhid) ketika munculnya fitnah (ketika 
berkeliarannya golongan sesat) maka ini suatu hal yang terpuji di menurut para ulama dan siapa 
yang mengetahuinya. Sesungguhnya al-Imam al-ShafiMi menguasai dengan baik dan memahami 
bahasan kalam ini, dan beliau juga membahas atau berbicara dengan ilmu kalam dengan seorang 
daripada golongan yang telah melakukan bidaah kalam dan beliau telah dapat mengalahkan hujah 
atas ahli bidaah tersebut sehingga putus”. 


Al-Imam al-Hafiz al-Bayhagi telah meriwayatkan dalam kitabnya al-Asma' was-Sifat/3| perdebatan 
panjang yang berlaku di antara al-Imam al-Shafi"i dengan seorang yang berfahaman Mu'tazilah 
yang bernama Hafs al-Fard sehingga al-Imam al-Shafi'i dapat mematahkan hujah-hujah 
lawannya. Perdebatan ini jelas membuktikan bahawa al-Imam al-Shafi/i seorang yang mahir dan 
pakar dalam ilmu kalam. 


Selain itu, al-Imam al-Hafiz al-Bayhagi berkata dalam kitabnya Managib al-Shafi"i(4Ibahawa beliau 
membaca suatu hikayat yang ada dalam kitab Abu Nu'aym al-Asbahani daripada al-Sahib ibn 
MAbbad bahwa dia menyebut dalam kitabnya dengan isnad beliau daripada Ishag bahawa dia 
(Ishag) berkata: “Ayahku berkata kepadaku: “Pada suatu hari al-ShafiNi berbicara dalam ilmu 
kalam dengan sebagian fugaha' lalu beliau menghaluskannya dan menelitinya, bersungguh dan 
bersusah-payah dengan bahasannya. Lalu aku berkata kepada beliau: “Wahai Abu “Abdullah! Ini 
adalah milik ahli kalam (mutakallimun) bukannnya milik ahli halal dan haram (fugaha”). Lalu dia 
berkata: 


bia Jd SIS Lea: 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4317) 317 


“Kami telah menyempurnakan perkara itu (ilmu kalam) sebelum perkara ini (ilmu figh: hukum halal 
dan haram)”. 


Ilmu kalam menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah adalah salah 
satu nama di antara nama-nama yang merujuk kepada ilmu tauhid. Namun, sebagian pihak 
seperti golongan al-Wahhabiyyah coba2 membedakan ilmu kalam dengan ilmu tauhid tanpa sebab 
yang kuat. Mereka menuduh bahawa ilmu kalam Ahlus-Sunnah al-Ashairah dan al-Maturidiyyah ini 
mengajar falsafah yang berbelit-belit dan bukannya mengajar ilmu tauhid. Tuduhan seperti ini 
acap kali dikeluarkan oleh syaikh wahabi dalam banyak tulisan dan ucapannya dengan bertaglid 
kepada pendapat beberapa orang tokoh kegemarannya tanpa hujah dan bukti yang kukuh. 


Siapalah mereka syaikh wahabi yang mencela ilmu kalam al-Asha''irah jika dibandingkan dengan 
ketokohan dan keilmuan al-Imam al-Hafiz Ibn “Asakir dan al-Imam al-Hafiz al-Bayhagi yang 
membela ilmu kalam Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah! inilah 
kerapuhan salafy yang mencela ilmu kalam. 


(11 Ibn “Asakir, Tabyin Kadhibil-Muftari, Dar al-Kitab al-“Arabi, Beirut, hlm. 337.I2) Ibid, hlm. 339.(3J Al-Bayhagi, al- 
Asma' was-Sifat, Dar Ihya' al-Turath al-“Arabi, Beirut, hlm. 252.14) Al-Bayhagi, Managib al-Shafi'i, Dar al-Nasr lit- 
Tiba'ah, Kaherah, juz. 1, hlm. 457. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/khazanahpesantren/posts/10151277429022000 


2258. TEMPAT MENGUNGSINYA JIN 


PERTANYAAN : 
Jagad Abie Yakhsa 


Benarkah air terutama air sungai pada waktu malam hari dikuasai oleh jin ? mohon penjelasannya, 
matur suwun... 


JAWABAN : 
1. Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Yang benar itu bila malam hari itu tempat jin, maka dari itu makruhkan kencing atau berak di air 
yang tidak mengalir, dan sangat makruh bila di malam hari karena di tempati jin, lihat khasiyah al 
bujairomi ala khotib 2/137 : 


BI GAN Si Ja BA Ai plan Ca Ah Sa 52 Pu (AN SET Kay BG (II) La (ag) 
Be Uh Lai gt IU MI Ati aa AA JIN Sp IL ab ay Ui SU 3S II KI 
PS IN da SU ea ya di Jd AA RL Gram 

2. Mbah Godek 
Jab 253 BUSI 9 Juga Si LSI S3 deh 2 3 HS et UT (AB IL) JII 2g TA 3 JUN cl 
La ea Ju Iu 
Adapun air yang banyak dan mengalir maka tidak dimakruhkan buang hajat disitu akan tetapi lebih 


utamanya dihindari saja. Aan berpendapatlah (imam nawawi) didalam kitab kifayah bahwa hal itu 
dimakruhkan jika malam hari karena air diwaktu malam adalah tempat mengungsinya jin 


Sad ey af Ja Ls JBL Uillaa YEL AI Gd KU (210 (2) EA ed Ea UE 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dimakruhkan buang hajat diair (sungai atau lobang yang ada airnya) diwaktu malam secara 
mutlak begitu juga mandi karena ada pendapat bahwa air diwaktu malam adalah tempatnya jin. 


3. Mazz Rofii 
ae UE ji SS Yyp — dero aa Y OT Kay (PI Mel aaak Yul, 2d) (130 (1) codUbI dil Lal 
BASIL 0gb OSAY DB SU OS Ofy dial SU US 3 la dat Ja ISU Alay Cenlana Lega 3 Sad 0 IA. 
9 ab Jab 2 OY cam S as Jail 33 
4. Sunde Pati 
SMAN 2 ay BI, (Jd) La (ab) el 3 OT BJ (D1 1) pes Ji BU Jb GE 
Ab Jab! 9 ASI 0 ye DISAY VE SUN OLS Of Rat KU M3 3 ly edi Ja BELI Aing pelna Laga DA Jl 
oa gk Jabt SI OY dal, 
Pendapat tentang tata cara yang sopan untuk buang hajat. Disunnahkan saat buang hajat entah 
kencing atau berak itu menjauhi di air yang tidak mengalir karena ada larangan kencing di air 
tersebut dalam hadis muslim, begitu juga lebih-lebih berak.sedangkan larangan tersebut adalah 
makruh walaupun pada air yang sedikit karena masih memungkinkan untuk buat sesuci dengan 
air banyak, dan pada malam hari malah lebih makruh karena air di malam hari adalah tempat 
mengungsinya jin. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/558011094221703/ 
2282. ARTIS DENGAN PERAN KAFIR MUSYRIK ? 


PERTANYAAN : 
Huurul Aini Addaroin 


Assalamu'alaikum, apakah akting seorang artis saat berperan mnyembah & memuja "dewata / 
sang hyang widi", termasuk pemusyrikan ? 


JAWABAN : 
Khodim Piss-Ktb II 


Wa'alaikum salam. Termasuk musyrik. Sebab aktingnya tersebut tidak dalam kondisi dharurat, 
serta masih bisa diperankan dalam alur 'dialog' (gauli). Sedangkan dalam mukaffirat gauli masih 
ada toleransi pembolehan selama tidak didapati unsur istihza (pelecehan simbol keagamaan). 


Tindakan murtad adalah persoalan vital yang ada pembolehannya sebatas dalam keadaan 
dharurat. Pura-pura bukanlah bagian dari dharurat. Thalag yang dilakukan dengan main-main 
akan tetap jatuh thalag. Berikut penjelasan lebih lengkap dari hasil bahtsu masail FMPP Jawa- 
Madura di Jombang, Januari 2010 : 


Deskripsi Masalah : - MUKAFFIRAT DALAM DUNIA AKTING - Program sinetron di stasiun televisi 
adalah sebuah upaya memvisualkan beragam cerita, baik kisah nyata, fiktif maupun kisah-kisah 
sejarah masa lalu. Skenario dan akting menjadi komponen penting dalam sinetron. Skenario 
dengan model apapun menuntut akting maksimal dari pemeran. Seorang artis yang diplot 
memerankan pejuang Nasrani dalam sebuah sinetron, semisal, kadang mereka harus mencaci 
Nabi Muhammad”, menginjak-injak "mushaf dan perbuatan biadab lainnya. Dari sinilah muncul 
problematika, dan hal ini tidak lepas dari adanya persimpangan penilaian dunia intertainment dan 


www.islamuna.info 


A@IDAH (4319 ) 319 


agama, masing-masing memiliki “ur? berbeda. Padahal di sisi lain referensi yang kita kenal dalam 
kutub as-salaf hanya mengenalkan pola “hikayah' dan hanya menampilkan contoh ucapan di 
dalamnya. 


Pertanyaan : Apakah dihukumi murtad, artis memerankan lakon yang menuntut dia melakukan 
hal-hal seperti di atas ? | Panitia FMPP |. 


Jawab : Memandang bahwa contoh-contoh dalam diskripsi masalah jelas-jelas hal-hal yang 
menyebabkan kufur, maka untuk memerankan lakon yang sifatnya "fi'lu (pekerjaan)" hukumnya 
murtad, sebab tidak dalam kondisi darurat dan alur cerita bisa di suguhkan dalam bentuk "gouli" 
sedangkan untuk lakon yang sifatnya "gouli" ( dialog ) hukumnya boleh selama tidak ada tujuan 
istihza' (pelecehan terhadap simbol-simbol agama). 


kog! Go ASI dl Alb OY tony deli galas Pl GltnsayI SL Ola Las jp ab ya Doll (Gleid 3 pm 3) 
Jb mad yag ed owl Jaa | Wale Hala OB Lal SI 1 PSU baili al end Unud OA II JAS ya Kadi 3 
penah SE LS Sya SAI GH Uye OVE SO pmde CP ee dg 

UE Y dip Is elang US PSU BE pealini Ina jl SS INLYI dis Lagian SA JS OT yel pai loud JU 
DI ht AI 

eni Ya KS ab Cl jl Late jl Lain OLS gl yan Blok 3 paman 3 SI LP Kai da Balara (Bale 2 pm) 
Lag ogis jl dil jasad pake Ae an pa Y Ol bea MYI Get DA OS Go yan OS ega ALVI 3 JB K3 
AI pesaI G NS Of ary Tina Moy SAI DAN IG penak Aman Yeah Of Ea ye PI ya 3 
SR Al Rere Y Sapi ab oa Say pan pa 0 pemaal Ie aya ST, OA Il GOS OS (kel li) 
D gema LAS Si | BetmaYI SET Ola By dd gmde ASI ih ls Gal OS Ja Us Jo JB) d3 Ls 
Role Ibas dh Gousana dil liz2ly Ad Ailimusal SGT Of) Gylowell 


136p 4g ob Aile| : SSI 


SAS Sya NA ALE PAS Ta 0g PAS YA ea Ji jl SL OL yag CAS Aa Ulun p po jki ISA IN Le, 
Kay HE Id mail ya pb Il JA Jl Ol ana OS ap Jill RISA ola SAS ly cad aini jl 

SV JP RSAI ola SG Ja dl Ia OS ad Cdly Ny OLI) OIKN p 453 Sites 

Vai 3 saj JB AYLA V3 SH ad MAS Al 3 si VI Ujang BL eka #DLAYI ee SU Ad) 
CU Ia Jala coming Yg dar” LAS Se uya JASA VI" Ii 3 lia oil JBy ASIN (IKA LAS peluh! pas". 
Kam AN dit Ja 3 Abg 1 aah aa al IE SI SU ad 3 VI RSI Hi Y Of IS am bjb J3, Nila 
Il (de ag Aala CSI G3 CARA oya Bo JI DLS 3 ASIN SSH adal (SK Ni, P jbr doakan Alm 3 OS 
OP Gia SV ta JSI Ag MMS jl gor le LanYI Gan Tiang adal Ala UNAS AISI SIS Pj CSI yo pad Jia JH 
detak PT de da5 Apa OLS Yah Ale II, ctit CAS Ga La Iilag V3 ASIN dala JII talas oa La Gi 
OY CL Sl SU AAL pada Ol BUSI 5S V AIUL ola (eh lala yA) el Amung oTy al dal aldy nusa! 

HIP aa Sial Dn S3 dah OT LS (III ella A3) Jadi Adaa PA. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1320 ) 320 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A0ve lap de aa alan ay dan AKI 1 JUS 


JA Way La GDAAYI Gawe lal BUNG GaseJl al Ala MY Jt! o Pa Alah 09 ng daa ET (AYI aa Ha) da 
Pd AS Gan a pP, GLS ie Oh utas di yA lai 3 etnay Alai Lead IM Sh NM, VIS 
AA ag PI ab dis kal Ka Ol In S3 jl ola ye dun ay 

1752 aa d3 dil 3 SUSU 


Lea aoly JS Beny (Jp Il Jas al) Slase E asU O Ky dil maa (Aas JS OT Jl era Bola SI ST elo) 

oa JA Gay BI AYI IU ES) oa ea Ul) Ay Aiu (AL Sista ly in ya yk (laa de Ja) 0 
SA3 Bai IT (SARA) oya uas (ad) ja LS pete mami (ASAM Ih) et Ily Alay yA Ja Teras GI) (Ce) 
YA St ON sel JB LS Alat oat (aa Ala gl) las Al Aan) Aid dora) Rea dd WLAN cai NI 
Alia (On) Uya Cl) Gatal LIL (SAS I) ya Sega (ON BSN AE) pama ILAS da AS csi Jl (Ma) 
dnai | Of apl Bapak Ra, Lanana jl Ula el jaim VI gl Sisa YI SUS JB asas Of Gl Oh ye (GAS) Lacy & LAS ol 
SW. 

OLGA slam 1 SI 


SP YSS Sia JIN ne 3 HP Aan YP dal ya IS 2 JA Y III JB Se ida 

Si dea ee Ja Jl kare ASI 3 mna IST Ilang Bros 01 Slisuad libuy Las LSG al ordo 
Aline day all nj ih II SDI JL JUS Jp RS ana ai eny BSE SJ JG OS BSH ask ob | aa 
JERAY dig S3 NAN Of SI Ig SI aa GL Rd om dll OS aj lsg 
DA ALS AA Gaikly Gatal AS al 3 MALE NAS OS JB Jai Of an 3 H0 

123 5g Jade Rail 2 DLS 


Wallaahu a'lam bishowaab 

LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/568528393169973 

2321. UMAT ALLOH ATAU UMAT NABI ? 


PERTANYAAN : 
Maulana Ahmad 
Punten kyai, ustadz & para member... yang bener umat ALLOH apa umat nabi ?? terima kasih 


JAWABAN : 

Timur Lenk 

Dalam do'a agar mendapatkan khusnul khotimah disebutkan "Ummat Sayyidina Muhammad". 
( Nashoih al-'Ibad hal 3 J. Di antara sebab-sebab khusnul khotimah adalah rutin membaca do'a ini 
di antara sholat sunnat gobliyah subuh dan sholat shubuh 


al janet HI AAL Vika Rat pa AI KAL Val RAY API el yA y dab 3 mal Ria og elo Ika (le RL Upin y 
HUI AAL Vika Rat Seioel pegll AL Uakaan Rat Sle p4l AAL Unkarw Hal eka pegll AAL Uakaan Rat yee HUI AAL Uaaw 


AL Val Tai 52 TP Ab ORI Ly ale Bika AAL Uu RAY JA ll Crlladl Loy Lo Halo Ran) AAS Uakaa Al jl 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1321 ) 321 


Cnblali Upy lo Yerle land 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/577378035618342/ 


2325. MALAIKAT MENYERTAI TIAP TETES AIR HUJAN 
YANG TURUN KE BUMI 


PERTANYAAN : 

Ahmad Syaifuddin 

Asalamu'alaikum wr wb. karena uda 3 hari ini di grup sebelah lom ada jawaban. maka sengaja aku 
oper pertanyaan ini di pesantren PISS-KTB. "Apakah emang benar bahwa setiap tetes air hujan 
yang jatuh ke bumi itu di kawal MALAIKAT?" kalau sekiranya uda ada di dokument,mohon 
disunting. 


JAWABAN : 
2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam, 
S3 - Siang y Was yg - Alun y mg 75 Ula) - Ws JI Ho SA ah, Mala gs NY Sasa 2 jha" Us je 7817 
mal Melu 6 1 SI Way J1 Silatnp 3: kan pal bale ay sala 20 MS 0 s5A CA, Aga 1 gal Si ja IY ato panda, MO: 


aa lp AS ala jay la 3 BI « (ASM sala) Bap 6 samp Bon 8 soal Sl, Wany CU: sabit Id 5 J mag Wala ) sagy MLAUSA 
Isi yag sa ala Jala ya gala Ta sama SJ Ala j3 mn Lap gal Hi , 


Telah menceritakan pada kami al-@asim, Ia berkata : Telah menceritakan pada kami al-Husain, Ia 
berkata: Telah menceritakan pada kami Hasyim, Ia berkata: Telah mengkhabarkan pada kami 
Isma'il bin Salim dari al-Hakam bin 'Utaibah dalam firman Allah: “Dan Kami tidak menurunkannya 
melainkan dengan ukuran tertentu”. Dia berkata: “Tidaklah satu tahun lebih banyak hujannya dan 
tidak lebih sedikit, akan tetapi satu gaum diberi hujan, sedang yang lain tidak, dan terkadang hujan 
turun dilaut. Dia berkata: “Telah sampai pada kami bahwasanya turun bersama tetes hujan, 
Malaikat yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah anak Iblis dan anak Adam. Mereka menjaga 
setiap tetes di tempat ia jatuh, dan apa yang ia tumbuhkan”. Link Kitab: 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-50&1D-2829 


Stang Ulos Un je Ujlan 2 gal S3 IY ato) sand gor SJ Doddy AJ V5 Jgy Uaale Ala 8 IV yang alel an gipl am 
3 Ia £) sad ui 3 

Dan tidaklah Kami menurunkannya kecuali dengan ukuran yang ditentukan: Bagi setiap bumi itu 
mempunyai batasan atau bagian yang telah ditentukan. Dan dikatakan: Tidak akan turun dari 
langit setetes air hujan kecuali ada malaikat yang menyertainya yang menggiringnya pada tempat 


yang dikehendaki Allah 'azza wa jalla dan yang diinginkan-Nya. Link kitab : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-518ID-874 


Ab pi Uas YP eta oya Ola" dls dah Jas 3 JAN — Pb Bagan meki — lal mami — AI "— 
|library.islamweb.net |. 
2 Sunde Pati 
Iya benar 


LSI SAN ga SI MAY eaply AN CARA oya st | salad ja Iga Lag YA, (DB) MS opal mani 
Ia lea Wenny AI ya (GRI DSN 3 Un ji BALA Uti ja BA ja Jaja LAN "AI Bg Opa Ay 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1322 ) 322 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan sesuatu yang turun dari langit entah hujan,salju,embun,kepastian/perkiraan2 dan hukum2 itu 
turunnya disertai malaikat-malaikat yang mulia dan telah lewat keterangan dalam surat albagoroh 
bahwa tidaklah ada disetiap tetes hujan yang turun dari langit kecuali disertai malaikat yang 
menetapkan pada tempatnya yang mana telah diperintahkan ALLOH pada sesuatu yang 
dikendaki-NYA. 


233 ps Y l: Jltny 0 pala S3 Gps oa YP el Goal aa VI di Ly Ny 1 d3 (34 /3) pena semi 
Bet Ay CA ag Lp Li yang Ula Ugnay Y) elo ya 
Pa AU yel Bj Ata Jeje LA Goa SO Lagat Al Uh ee Gaal PUT Alali ej3 TB (1) aib mi 
Lgnay VI jati 3 33 ya ali Ala pad Ala jd Ala Ol Suaadl Il nyaa UAN le II gas Cal Sale uya sd La asa 
Yg IS Jp BB ella eye Ob! pg ya OS La YI pala Ojag peglaa J4 VI 33 sLasad! oya Jja Yo) Ueanp ya Lens Ella 
pem peni GIS Vj9 
Aa Sya Jah! Jp Jl Al GAN Ol ea (AB YAA ) 3 oya Lah Jln aya slah Uya Jia J3 (BT 113) al ain 
Her aa JI JP NA GBI II PI HI Sadhana SAN SI Uju € slawi 3 par II ola LK dil gas, 
Kami laun let WIB j3 La JS gaada OY ee Koloni Ilahi gg ea Clan Uya Jjil SIB Sy, ska slama 
YP J3 oa Wat Ijo Yg PEN La 2 Ag Oa Gaal 02 (Sam ) 3 SARI Jai II JLN PUJI Nia 9 Jd Le liga 
La Uya) 
PEN oya Jain Tae gp JST Of 1 Jd ALS pakis yaaa) pala Jai VI di Lg) 1 Il dy (62 14) 03 pam. 
Sbs 1 alta de Al Led yang Lha Uang VI Jaa 8 je3 slama! ya JR 1 JW 

Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/580277918661687/ 


2329. PERBEDAAN MUKJIZAT, KARAMAH, DAN SIHIR 


PERTANYAAN : 

Hamba Nya 

Assalamualaikum, mau nanya pada para sepuh dan member piss mengenai perbedaan antara 
mukjizat, karamah dan sihir ? Syukron 


JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Wa'alaykumus salaam, 3 hal tersebut sama2 khorigul 'adah / di luar kebiasa'an yang ada.. namun 
ke-3 hal tersebut terdapat perbeda'an yang cukup serius : 

1. Mu'jizat khususs para nabi sebagai bukti atas kenabian sebagai penakluk/melemahkan pada 
penentangy dengan tanpa di usahakan dan belajar. 

2. Karomah terjadi pada orang yang betul2 mengikuti sunah nabi jga tanpa melalui proses belajar 
dan tanpa melakukan amalan khusus '. 

3. Sihir sesuatu yang luar biasa yang melalui proses belajar dan melakukan sesuatu sebab dan 
sihir terjadi pada/dimiliki orang-orang fasig dan kafir. 


MA LSI tedady Dls aa Ao Usa yaa 2) pemaki & edl S you Ai AI 3 padi padi Aagol de Soal Bl ye 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1323 


J3 ai Aa da pelar La yag KAI ya LAI eks y Lao pat Ilasi Bilang mai ab uya dash Tani JAS Ap Ud jeli Lu 
FA Gal Ag Gae padas La yag lataYIY Aa da dai | SAI oa le seba La yag iyaa ya Lg Bal aa 
Ad Lebay SL Jang Jl Al ios yng B3 ABIS JS jl Gaal Ag le Lean Bring las Jaa La yag pend 
YAA-YAA: OP ek jin Aap 3 BG) Ot pIseaalg da pad! Mejadl, WI, BU ae ya JUL AMI, 
Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/576108515745294 


2339. IJMA' ULAMA AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA 
TEMPAT DAN ARAH 


oleh Timur Lenk 
BEBERAPA KONSENSUS (IJMA") ULAMA AHLUSSUNNAH 
1. Konsensus Para Sahabat dan Imam : 


“Allah Ada Tanpa Tempat”. Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama 
dari empat madzhab, serta ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian 
Allah dari menyerupai makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa 
arah. Kutipan berikut ini hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak mengutip seluruh 
perkataan mereka maka akan membutuhkan kepada ratusan lebar halaman. Namun setidaknya 
berikut ini sebagai bukti untuk memperkuat akidah kita, sekaligus sebagai bantahan terhadap 
keyakinan-keyakinan yang menyalahinya. 
1. A-lmam “Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata: 

DS ale La Je SNI yag MAY Ai 5 
“Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah menciptakan 
tempat- tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali, ada tanpa tempat” (Diriwayatkan oleh al- 
Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). 


Beliau juga berkata: 
IN UK ain d3 sai Obi mall Gl A1 DI 
“Sesungguhnya Allah menciptakan “arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya) untuk 


menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya” (Diriwayatkan oleh 
al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). 


2. Seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Zainal-'Abidin “Ali ibn al-Husain ibn “Ali ibn Abi Thalib (w 
94 H) berkata: 


MA ne. 90 0... WA - 9 
OA Ia on Y GAJI AI sit 


“Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat” (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az- 
Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' “Ulumiddin, j. 4, h. 380). 


Juga berkata: 


soko Lou 3 BR ane 
1 gekoea OB Abi Y GI Pr) ci 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1322 ) 324 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran” (Diriwayatkan oleh al-Imam 
Murtadia az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' “Ulumiddin, j. 4, h. 380). 


3. Al-Imam Ja'far as-Shadig ibn Muhammad al-Bagir ibn ibn Zainal “Abidin “Ali ibn al-Husain (w 
148 H) berkata: 


#01 0. - 2.0 010 GS 0Ok0 ny - 20... 90.9 - 2.9 0. - ...9 - 0 o - ANA Wae 0 
Lukaoun OS segi BOS J3 Vga UK cdi de OS PS Dat ai ea de dede GBU sj oa 
(Goloun SN) Con IT 2 ya OS Ig 


“Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas 
sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu maka 
berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti Dia terbatas, dan bila Dia dari 
sesuatu maka berarti Dia baharu -makhluk-” (Diriwayatkan oleh al-Imam al-@usyairi dalam ar- 
Risalah al-@usyairiyyah, h. 6). 


4. Al-lmam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 H), salah seorang ulama salaf 
terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata: 


BA la pa SKA TE LS Sma SAT GA INA SAI pel AG, 
“Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya ketika mereka di 
surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan bagi-Nya, 
bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah (artinya 
bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, 


depan, samping kanan ataupun samping kiri)” (Lihat al-Fighul Akbar karya Imam Abu Hanifah 
dengan Syarahnya karya Mulla “Ali al-Gari, h. 136-137). 


Juga berkata: 
Yo ale Ya ut KAT SEA ea Gis Ot J3 WE, Je 3S YR AI yi Ja Pati ada 
bah IS Be ay daa 
“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” (Lihat al-Fighul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam 
kumpulan risalah-risalahnya dengan tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20). 


Juga berkata: 


0 0. oc 0. 5 2.8. Oce NA 900 - 0. Ie 02 ,- 9 o- 0 - 0. Pad Lae Ie 08 AN » "3 
Or diradl eb3 jali Sei yag cal JI Atut dal Horan SO OT AP ya Giant Jarall de J3 diloem Al UG 5, 


WS Ie UNS ye AI IS AN IS at ra. 
“Dan kita mengimani adanya ayat “ar-Rahman “Ala al-'Arsy Istawa” -sebagaimana disebutkan 
dalam al-@uran- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada “arsy tersebut da 
tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara “arsy dan lainnya tanpa 
membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah 
tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh 
makhluk-Nya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum 


menciptakan makhluk-Nya -termasuk 'arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua 
dengan kesucian yang agung” (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1325 


Hanifah tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh asy-Syekh Mullah “Ali al-Gari 
dalam Syarh al-Fighul Akbar, h. 70.). 


Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan terhadap 
pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang bernama 
Wahhabiyyah sekarang: mereka yang mengaku sebagai kelompok salafi. Kita katakan kepada 
mereka: Para ulama salaf telah sepakat mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa 
arah. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di 
kalangan mereka. Beliau telah mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama 
tabi'in tersebut telah mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah. 


Adapun ungkapan Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang 
berkata “Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi!?”, demikian pula beliau 
mengkafirkan orang yang berkata: “Allah di atas 'arsy, dan aku tidak tahu arah 'arsy, apakah ia di 
langit atau di bumi!?”, hal ini karena kedua ungkapan tersebut menetapkan adanya tempat dan 
arah bagi Allah. Karena itu Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. 
Karena setiap yang membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah 
sesuatu yanga baharu. Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang 
disalahpahami oleh orang-orang Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau di atas 'arsy. 
Justru sebaliknya, maksud ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, 
sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang telah kita tulis di atas. 


Maksud dua ungkapan Imam Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh Imam al-'Izz ibn 
Abdissalam dalam kitabnya Hall ar-Rumuz. Beliau berkata: “-Imam Abu Hanifah mengkafirkan 
orang mengatakan dua uangkapan tersebut- Karena dua ungkapan itu memberikan pemahaman 
bahwa Allah memiliki tempat. Dan siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia 
adalah seorang Musyabbih (seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk- 
Nya)” (Dikutip oleh Mulla “Ali al-Gari dalam Syarh al-Figh al Akbar, h. 198). 


Pernyataan Imam al-1zz ibn “Abd as-Salam ini juga dikuatkan oleh as-Syekh Mulla “Ali al-Gari. Ia 
berkata: “Tanpa diragukan lagi bahwa al-Izz “ibn “Abdissalam adalah orang yang paling paham 
terhadap maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut. Karenanya kita wajib membenarkan 
apa yang telah beliau nyatakan” (Lihat Mulla “Ali al-@ari dalam Syarh al-Fighul Akbar, h. 198). 


5. Al-iImam al-Mujtahid Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (w 204 H), perintis madzhab Syafi'i, dalam 
salah satu kitab karyanya, al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, menuliskan: 


DES ANN ia Se yag KS Gia MEN, SE J3 AI ja ala JIN cd MAY Ie MI Vla, (Jen 
MI AE EA Lah AB MUA AN) etis HAB, B3 3 le Gas Y DK al J3 
Yen V3 BI NI RIP le Jeal AI Reg 3 Ne WS 3 BI bi Sola Spam, Apaan 

Ikadi NI JAS 3 Bath, 

“Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Argumentasi atas ini ialah bahwa Dia ada tanpa 
permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang 
azali sebelum Dia menciptakan tempat, yaitu ada tanpa temapt. Tidak boleh pada hak Allah 
adanya perubahan, baik perubahan pada Dzat-Nya maupun pad asifat-sifat-Nya. Karena sesuatu 
yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah. Dan bila demikian maka ia pasti memiliki 
bentuk tubuh dan batasan. Dan sesuatu yang memiliki batasan pasti sebagai makhluk, dan Allah 


maha suci dari pada itu semua. Karena itu mustahil pada haknya terdapat istri dan anak. Sebab 
hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel dan terpisah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1326 ) 326 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah mustahil pada-Nya sifat terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Tidak boleh dibayangkan dari Allah 
adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya istilah suami, astri dan anak pada 
hak Allah adalah sesuatu yang mustahil” (Lihat al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, h. 13). 


Pada bagian lain dalam kitab yang sama dalam pembahasan firman Allah AS. Thaha: 5, al-Imam 
as-Syafi'i menuliskan sebagai berikut: 
Was Hadi ja es Sa, Dplisa aa AI oa | J3 (Sya PAN Je IN JW AJE Lt J3 Bb 
bh SI rae VAN 3 KY ai V3 lan LS ag Oa HA Aa Y ad LE 3 
DL Ae Kang Yg IKA yong NI Aly CU JS Gal Hina (Akting Ol mg Keladi Lal) G3 Pa PI dental 
Me MN ya along Mi MK 56 pama 3 Tang sada ee Tn 
“Jika dikatakan bukankah Allah telah berfirman: “ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa”? Jawab: Ayat ini 
termasuk ayat mutasyabihat. Sikap yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam 
dengannya ialah bahwa bagi seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ini agar 
supaya mngimaninya dan tidak secara mendetail membahasnya atau membicarakannya. Sebab 
seorang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini ia tidak akan aman, ia akan jatuh dalam 
kesesatan tasybih. Kewajiban atas orang semacam ini, juga seluruh orang Islam, adalah meyakini 
bahwa Allah -seperti yang telah kita sebutkan di atas-, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku 
atas-Nya waktu dan zaman. Dia maha suci dari segala batasan atau bentuk dan segala 
penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah. Dengan demikian orang ini 
menjadi selamat danri kehancuran dan kesesatan” (al-Kaukab al-Azhar Syarh al-Figh al-Akbar, h. 
13). 


6. Al-Imam al-Mujtahid Abu “Abdillah Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab Hanbali, juga 
seorang Imam yang agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Bahkan 
beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih. Dalam pada ini as-Syaikh Ibn Hajar 
al-Haitami menuliskan: 


ale A3 2 Ea - bgi Ia ae 6 st ya Aina Si PBSI GUY Tia Jl ayat alan uya P3 bj. 
“Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada madzhab 
Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka sungguh hal 
tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya” (Lihat Ibn Hajar al-Haitami 


dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144). 


2. Pernyataan Para Imam Muhaddits dan Ulama Tentang Kekufuran Orang Yang 
Menetapkan Tempat Bagi Allah 


Berikut ini adalah adalah pernyataan para ulama Ahlussunnah dalam menetapkan kekufuran 
orang yang berkeyakinan bahwa Allah berada pada tempat dan arah, seperti mereka yang 
menetapkan arah atas bagi-Nya, atau bahwa Dia berada di langit, atau berada di atas arsy, atau 
mereka yang mengatakan bahwa Allah berada di semua tempat. Berikut nama ulama 
Ahlussunnah dengan pernyataan mereka di dalam karyanya masing-masing yang kita sebutkan di 
sini hanya sebagian kecil saja. 


» Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit al-Kufi (w 150 H), atau yang lebih dikenal 
sebagai Imam Hanafi Imam agung perintis madzhab Hanafi, dalam salah satu karyanya berjudul 
al-Figh al-Absath menuliskan bahwa orang yang berkeyakinan Allah berada di langit telah menjadi 
kafir. Al-imam Abu Hanifah menuliskan sebagai berikut : “Barangsiapa berkata: “Saya tidak tahu 
Tuhanku (Allah) apakah ia berada di langit atau berada di bumi?!”, maka orang ini telah menjadi 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1327 


kafir. Demikian pula telah menjadi kafir orang yang berkata: “Allah berada di atas arsy, dan saya 
tidak tahu apakah arsy berada di langit atau berada di bumi?!” (al-Figh al-Absath, h. 12 (Lihat 
dalam kumpulan risalah al-Imam Abu Hanifah yang di-tahgig oleh al-Muhaddits Muhammad Zahid 
al-Kautsari). 


» Pernyataan al-Imam Abu Hanifah di atas lalu dijelaskan oleh al-Imam asy-Syaikh al-Izz ibn Abd 
as-Salam (w 660 H) dalam karyanya berjudul Hall ar-Rumuz sekaligus disepakatinya bahwa orang 
yang berkata demikian itu telah menjadi kafir, adalah karena orang tersebut telah menetapkan 
tempat bagi Allah. Al-lImam al-Izz ibn Abd as-Salam menuliskan : “Hal itu menjadikan dia kafir 
karena perkataan demikian memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat, dan 
barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka dia adalah seorang Musyabbih 
(Seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)” (Dikutip oleh asy-Syaikh Mulla Ali 
al-Gari dalam kitab Syrah al-Figh al-Akbar, h. 198). 


« Pemahaman pernyataan al-Imam Abu Hanifah di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh al- 
Imam al-Izz ibn Abd as-Salam telah dikutip pula oleh asy-Syaikh Mulla Ali al-Gari' (w 1014 H) 
dalam karyanya Syarh al-Figh al-Akbar sekaligus disetujuinya. Tentang hal ini beliau menuliskan 
sebagai berikut : “Tidak diragukan lagi kebenaran apa yang telah dinyatakan oleh al-Izz Ibn Abd 
as-Salam --dalam memahami maksud perkataan al-Imam Abu Hanifah--, beliau adalah ulama 
terkemuka dan sangat terpercaya. Dengan demikian wajib berpegang teguh dengan apa yang 
telah beliau nyatakan ini” (Syarh al-Figh al-Akbar, h. 198). 


» Al-Imam al-Hafizh al-Fagih Abu Ja'far ath-Thahawi (w 321 H) dalam risalah akidahnya: 
al-Agidah ath-Thahawiyyah, yang sangat terkenal sebagai risalah akidah Ahlussunnah Wal 
Jama'ah, menuliskan sebagai berikut : “Barangsiapa mensifati Allah dengan satu sifat saja dari 
sifat-sifat manusia maka orang ini telah menjadi kafir” (Lihat matan al-'Agidah ath-Thahawiyyah). 


» Salah seorang sufi terkemuka, al-'Arif Billah al-Imam Abu al-Gasim al-@usyairi (w 465 H) dalam 
karya fenomenalnya berjudul ar-Risalah al-Gusyairiyyah menuliskan sebagai berikut : “Aku telah 
mendengar al-Imam Abu Bakr ibn Furak berkata: Aku telah mendengar Abu Utsman al-Maghribi 
berkata: Dahulu aku pernah berkeyakinan sedikit tentang adanya arah bagi Allah, namun ketika 
aku masuk ke kota Baghdad keyakinan itu telah hilang dari hatiku. Lalu aku menulis surat kepada 
teman-temanku yang berada di Mekah, aku katakan kepada mereka bahwa aku sekarang telah 
memperbaharui Islamku” (ar-Risalah al-@usyairiyyah, h. 5). 


» Teolog terkemuka di kalangan Ahlussunnah al-Imam Abu al-Mu'ain Maimun ibn Muhammad an- 
Nasafi al-Hanafi (w 508 H) dalam kitab Tabshirah al-Adillah menuliskan sebagai berikut : “Allah 
telah menafikan keserupaan antara Dia sendiri dengan segala apapun dari makhluk-Nya. Dengan 
demikian pendapat yang menetapkan adanya tempat bagi Allah adalah pendapat yang telah 
menentang ayat muhkam: yaitu firman-Nya: “Laysa Kamitslihi Syai” (AS. asy-Syura: 11). Ayat ini 
sangat jelas pemaknaannya dan tidak dimungkinkan memiliki pemahaman lain (takwil). Dan 
barangsiapa menentang ayat-ayat al-Auran maka ia telah menjadi kafir. Semoga Allah 
memelihara kita dari kekufuran” (Tabshirah al-Adillah Fi Ushuliddin, j. 1, h. 169). 


» Asy-Syaikh al-'Allamah Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi (w 970 H) dalam karyanya berjudul al- 
Bahr ar-Ra-ig Syarh Kanz ad-Daga-ig berkata : “Seseorang menjadi kafir karena berkeyakinan 
adanya tempat bagi Allah. Adapun jika ia berkata “Allah Fi as-Sama” untuk tujuan meriwayatkan 
apa yang secara zhahir terdapat dalam beberapa hadits maka ia tidak kafir. Namun bila ia berkata 
demikian untuk tujuan menetapkan tempat bagi Allah maka ia telah menjadi kafir” (al-Bahr ar-Ra- 
ig Syarh Kanz ad-Daga-ig, j. 5, h. 129). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1328 ) 328 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Asy-Syaikh al-'Allamah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Mishri asy-Syafi'i al-Asy'ari (w 
974 H) yang lebih dikenal dengan nama Ibn Hajar al-Haitami dalam karyanya berjudul al-Minhaj al- 
Gawim 'Ala al-Mugaddimah al-Hadlramiyyah menuliskan sebagai berikut : “Ketahuilah bahwa al- 
Garafi dan lainnya telah meriwayatkan dari al-Imam asy-Syafi'i, al-Imam Malik, al-lmam Ahmad 
dan al-lmam Abu Hanifah bahwa mereka semua sepakat mengatakan bahwa orang yang 
menetapkan arah bagi Allah dan mengatakan bahwa Allah adalah benda maka orang tersebut 
telah menjadi kafir. Mereka semua (para Imam madzhab) tersebut telah benar-benar menyatakan 
demikian” (al-Minhaj al-Gawim “Ala al-Mugaddimah al-Hadlramiyyah, h. 224). 


» Dalam kitab Syarh al-Figh al-Akbar yang telah disebutkan di atas, asy-Syaikh Ali Mulla al-@ari 
menuliskan sebagai berikut: “Maka barangsiapa yang berbuat zhalim dengan melakukan 
kedustaan kepada Allah dan mengaku dengan pengakuan-pengakuan yang berisikan penetapan 
tempat bagi-Nya, atau menetapkan bentuk, atau menetapkan arah: seperti arah depan atau 
lainnnaya, atau menetapkan jarak, atau semisal ini semua, maka orang tersebut secara pasti telah 
menjadi kafir” (Syarh al-Figh al-Akbar, h. 215). 


Masih dalam kitab yang sama, Syaikh Ali Mulla al-Gari juga menuliskan sebagai berikut : 
“Barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya 
maka orang ini benar-benar telah menjadi kafir, sekalipun orang yang berkata semacam ini 
dianggap ahli bid'ah saja. Demikian pula orang yang berkata bahwa Allah adalah benda yang 
memiliki tempat, atau bahwa Allah terikat oleh waktu, atau semacam itu, maka orang ini telah 
menjadi kafir, karena tidak benar keyakinan iman yang ada pada dirinya” (Syarh al-Figh al-Akbar, 
h. 271-272). 


Dalam kitab karya beliau lainnya berjudul Mirgat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih, Syaikh Ali 
Mulla al-Gari' menuliskan sebagai berikut : “Bahkan mereka semua --ulama Salaf-- dan ulama 
Khalaf telah menyatakan bahwa orang yang menetapkan adanya arah bagi Allah maka orang ini 
telah menjadi kafir, sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh al-Iragi. Beliau (al-Iragi) berkata: 
Klaim kafir terhadap orang yang telah menetapkan arah bagi Allah tersebut adalah pernyataan al- 
Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam asy-Syafi'i, al-lmam al-Asy'ari dan al-Imam al- 
Bagillani” (Mirgat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih, j. 3, h. 300). 


» Asy-Syaikh al-'Allamah Kamaluddin al-Bayyadli al-Hanafi (w 1098 H) dalam karyanya berjudul 
Isyarat al-Maram Min “Ibarat al-Imam, sebuah kitab akidah dalam menjelaskan perkataan- 
perkataan al-Imam Abu Hanifah, menuliskan sebagai berikut : “Beliau (al-Imam Abu Hanifah) 
berkata: “Barangsiapa berkata: Saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau berada di bumi 
maka orang ini telah menjadi kafir”. Hal ini karena orang yang berkata demikian telah menetapkan 
tempat dan arah bagi Allah. Dan setiap sesuatu yang memiliki tempat dan arah maka secara pasti 
ia adalah sesuatu yang baharu --yang membutuhkan kepada yang menjadikannya pada tempat 
dan arah tersebut--. Pernyataan semacam itu jelas merupakan cacian bagi Allah. Beliau (al-Imam 
Abu Hanifah) berkata: “Demikian pula menjadi kafir orang yang berkata: “Allah berada di atas arsy, 
namun saya tidak tahu arsy, apakah berada di langit atau berada di bumi”. Hal ini karena orang 
tersebut telah menetapkan adanya tempat bagi Allah, menetapkan arah, juga menetapkan 
sesuatu yang nyata-nyata sebagai kekurangan bagi Allah, terlebih orang yang mengatakan bahwa 
Allah berada di arah atas, atau menfikan keagungan-Nya, atau menafikan Dzat Allah yang suci 
dari arah dan tempat, atau mengatakan bahwa Allah menyerupai makhluk-Nya. Dalam hal ini 
terdapat beberapa poin penting: 


Pertama: Orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah bentuk yang memiliki arah maka orang ini 
sama saja dengan mengingkari segala sesuatu yang ada kecuali segala sesuatu tersebut dapat 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1329 


diisyarat -dengan arah- secara indrawi. Dengan demikian orang ini sama saja dengan mengingkari 
Dzat Allah yang maha suci dari menyerupai makhluk-Nya. Oleh karena itu orang semacam ini 
secara pasti adalah seorang yang telah kafir. Inilah yang diisyaratkan oleh al-Imam Abu Hanifah 
dalam perkataannya di atas. 


Kedua: Pengkafiran terhadap orang yang menetapkan adanya keserupaan dan tempat bagi Allah. 
Inilah yang diisyaratkan oleh al-Imam Abu Hanifah dalam perkataannya di atas, dan ini berlaku 
umum. -Artimya yang menetapkan keserupaan dan tempat apapun bagi Allah maka ia telah 
menjadi kafir-. Dan ini pula yang telah dipilih oleh al-Imam al-Asy'ari, sebagaimana dalam kitab an- 
Nawzdir ia (al-Imam al-Asy'ari) berkata: “Barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah benda maka 
orang ini tidak mengenal Tuhannya dan ia telah kafir kepada-Nya”. Sebagaimana hal ini juga 
dijelaskan dalam kitab Syarh al-Irsyad karya Abu al-Gasim al-Anshari” (Isyarat al-Maram Min 
Ibarat al-Imam, h. 200). 


» Asy-Syaikh al-'Allamah Abd al-Ghani an-Nabulsi al-Hanafi (w 1143 H) dalam karyanya berjudul 
Fath ar-Rabbani Wa al-Faydl ar-Rahmani menuliskan sebagai berikut : “Kufur dalam tinjauan 
syari'at terbagi kepada tiga bagian. Segala macam bentuk kekufuran kembali kepada tiga macam 
kufur ini, yaitu at-Tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), at-Ta'thil (menafikan Allah 
atau sifat-sifat-Nya), dan at-Takdzib (mendustakan). Adapun at-Tasybih adalah keyakinan bahwa 
Allah menyerupai makhluk-Nya, seperti mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda 
yang duduk di atas arsy, atau yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki dua tangan dalam 
pengertian anggota badan, atau bahwa Allah berbentuk seperti si fulan atau memiliki sifat seperti 
sifat-sifat si fulan, atau bahwa Allah adalah sinar yang dapat dibayangkan dalam akal, atau bahwa 
Allah berada di langit, atau barada pada semua arah yang enam atau pada suatu tempat atau 
arah tertentu dari arah-arah tersebut, atau bahwa Allah berada pada semua tempat, atau bahwa 
Dia memenuhi langit dan bumi, atau bahwa Allah berada di dalam suatu benda atau dalam 
seluruh benda, atau berkeyakinan bahwa Allah menyatau dengan suatu benda atau semua benda, 
atau berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang terpisah dari Allah, semua keyakinan semacam ini 
adalah keyakinan kufur. Penyebab utamanya adalah karena kebodohan terhadap kewajiban yang 
telah dibebankan oleh syari'at atasnya” (al-Fath ar-Rabbani Wa al-Faidl ar-Rahmani, h. 124). 


» Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad ibn Illaisy al-Maliki (w 1299 H) dalam menjelaskan perkara- 
perkara yang dapat menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran menuliskan sebagai berikut : 
“Contohnya seperti orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda atau berkayakinan bahwa 
Allah berada pada arah. Karena pernyataan semacam ini sama saja dengan menetapkan 
kebaharuan bagi Allah, dan menjadikan-Nya membutuhkan kepada yang menjadikan-Nya dalam 
kebaharuan tersebut” (Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil, j. 9, h. 206). 


»« Al-Allamah al-Muhaddits al-Fagih asy-Syaikh Abu al-Mahasin Muhammad al-Gawugji ath- 
Tharabulsi al-Hanafi (w 1305 H) dalam risalah akidah berjudul al-I'timad Fi al-I'tigad menuliskan 
sebagai berikut: “Barangsiapa berkata : “Saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau 
berada di bumi”, maka orang ini telah menjadi kafir. -Ini karena ia telah menetapkan tempat bagi 
Allah pada salah satu dari keduanya-" (al-I'timad Fi al-I'tigad, h. 5). 


» Dalam kitab al-Fatawa al-Hindiyyah, sebuah kitab yang memuat berbagai fatwa dari para ulama 
Ahlussunnah terkemuka di daratan India, tertulis sebagai berikut : “Seseorang menjadi kafir 
karena menetapkan tempat bagi Allah. Jika ia berkata Allah Fi as-Sama' untuk tujuan 
meriwayatkan lafazh zhahir dari beberapa berita (hadits) yang datang maka ia tidak menjadi kafir. 
Namun bila ia berkata demikian untuk tujuan menetapkan bahwa Allah berada di langit maka 
orang ini menjadi kafir” (al-Fatawa al-Hindiyyah, j. 2, h. 259). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1330 ) 330 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Asy-Syaikh Mahmud ibn Muhammad ibn Ahmad Khaththab as-Subki al-Mishri (w 1352 H) dalam 
kitab karyanya berjudul Ithaf al-Ka-inat Bi Bayan Madzhab as-Salaf Wa al-Khalaf Fi al- 
Mutasyabihat, menuliskan sebagai berikut : “Telah berkata kepadaku sebagian orang yang 
menginginkan penjelasan tentang dasar-dasar akidah agama dan ingin berpijak di atas para ulama 
Salaf dan ulama Khalaf dalam memahami teks-teks Mutasyabihat, mereka berkata: Bagaimana 
pendapat para ulama terkemuka tentang hukum orang yang berkeyakinan bahwa Allah berada 
pada arah, atau bahwa Dia duduk satu tempat tertentu di atas arsy, lalu ia berkata: Ini adalah 
akidah salaf, kita harus berpegang teguh dengan keyakinan ini. Ia juga berkata: Barangsiapa tidak 
berkeyakinan Allah di atas arsy maka ia telah menjadi kafir. la mengambil dalil untuk itu dengan 
firman Allah: “ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa” (AS. Thaha: 5) dan firman-Nya: “A-amintum Man Fi 
as-Sama' (AS. al-Mulk: 16). Orang yang berkeyakinan semacam ini benar atau batil? Dan jika 
keyakinannya tersebut batil, apakah seluruh amalannya juga batil, seperti shalat, puasa, dan lain 
sebagainya dari segala amalan-amalan keagamaan? Apakah pula menjadi tertolak pasangannya 
(suami atau istrinya)? Apakah jika ia mati dalam keyakinannya ini dan tidak bertaubat dari 
padanya, ia tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum 
muslimin? Kemudian seorang yang membenarkan keyakinan orang semacam itu, apakah ia juga 
telah menjadi kafir? 


Jawaban yang aku tuliskan adalah sebagai berikut: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Segala puji 
bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para 
sahabatnya. Keyakinan semacam ini adalah keyakinan batil, dan hukum orang yang berkeyakinan 
demikian adalah kafir, sebagaimana hal ini telah menjadi Ijma' (konsensus) ulama terkemuka. Dalil 
akal di atas itu adalah bahwa Allah maha Gadim: tidak memiliki permulaan, ada sebelum segala 
makhluk, dan bahwa Allah tidak menyerupai segala makhluk yang baharu tersebut (Mukhalafah Li 
al-Hawadits). Dan dalil tekstual di atas itu adalah firman Allah: “Laisa Kamitaslihi Syai” (AS. asy- 
Syura: 11). Dengan demikian orang yang berkayakinan bahwa Allah berada pada suatu tempat, 
atau menempel dengannya, atau menempel dengan sesuatu dari makhluk-Nya seperti arsy, al- 
kursy, langit, bumi dan lainnya maka orang semacam ini secara pasti telah menjadi kafir. Dan 
seluruh amalannya menjadi sia-sia, baik dari shalat, puasa, haji dan lainnya. Demikian pula 
pasangannya (suami atau istrinya) menjadi tertolak. Ia wajib segera bertaubat dengan masuk 
Islam kembali -dan melepaskan keyakinannnya tersebut-. Jika ia mati dalam keyakinannya ini 
maka ia tidak boleh dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dimakamkan dipemakaman kaum 
muslimin. Termasuk menjadi kafir dalam hal ini adalah orang yang membenarkan keyakinan 
tersebut. -Semoga Allah memelihara kita dari pada itu semua-. Adapun pernyataannya bahwa 
setiap orang wajib berkeyakinan semacam ini, dan bahwa siapapun yang tidak berkeyakinan 
demikian adalah sebagai seorang kafir, maka itu adalah kedustaan belaka, dan sesungguhnya 
justru penyataannya yang merupakan kekufuran” (Ithaf al-Ka'inat, h. 3-4). 


» Al-Muhaddits al-'Allamah asy-Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari (w 1371 H), Wakil 
perkumpulan para ulama Islam pada masa Khilafah Utsmaniyyah Turki menuliskan: “Perkataan 
yang menetapkan bahwa Allah berada pada tempat dan arah adalah perkataan kufur. Ini 
sebagaimana dinyatakan oleh para Imam madzhab yang empat, seperti yang telah disebutkan 
oleh al-lragi (dari para Imam madzhab tersebut) dalam kitab Syarh al-Misykat yang telah ditulis 
oleh asy-Syaikh Ali Mulla al-Gari” (Magalat al-Kautsari, h. 321). 


3. Agidah Ulama Indonesia Allah Ada Tanpa Tempat 


Ummat Islam Indonesia berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah, mengikuti aliran Asy'ariyyah dalam 
bidang akidah dan Madzhab Syafi'i dalam hukum figih. Berikut ini penegasan beberapa ulama 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4331 ) 331 


Indonesia tentang akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah: 
1. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al Bantani (W.1314 H/1897). 
Beliau menyatakan dalam Tafsirnya, at-Tafsir al Munir li Ma'alim at-Tanzil, jilid I, hlim.282 ketika 
menafsirkan ayat 54 surat al A'raf (7): 
PAI Sega 

Sebagai berikut: 

"gadi OKI gp Lain Ja AK dai Ol bale Aj 
“Dan kita wajib meyakini secara pasti bahwa Allah ta'ala maha suci dari tempat dan arah....” 
2. Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Abdullah bin “Agil bin Yahya al “Alawi. 


Beliau banyak mengarang buku-buku berbahasa Melayu yang hingga sekarang menjadi buku ajar 
di kalangan masyarakat betawi yang menjelaskan akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti buku 
beliau Sifat Dua Puluh. Dalam karya beliau “az-Zahr al Basim fi Athwar Abi al Gasim”, hal.30, 
beliau mengatakan: “... Tuhan yang maha suci dari pada jihah (arah)...”. 


3. Syekh Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samaraniy 


Beliau yang dikenal dengan sebutan Kiai Shaleh Darat Semarang (W. 1321 H/sekitar tahun 1901). 
Beliau berkata dalam terjemah kitab al Hikam (dalam bahasa jawa), hlm.105, sebagai berikut : “... 
lan ora arah Ian ora enggon Ian ora mongso lan ora werna” 


Maknanya:”...dan (Allah Maha Suci) dari arah, tempat, masa dan warna”. 
4. K.H.Muhammad Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur 
Beliau adalah pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama' (W. 7 Ramadlan 


1366 H/25 Juni 1947). Beliau menyatakan dalam Mugaddimah Risalahnya yang berjudul: “at- 
Tanbihat al Wajibat” sebagai berikut: 


TAK, OLI adl ntadi 50 ali d Uya Y sang MY Y of aga. 
Maknanya: “Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia maha suci dari berbentuk (berjisim), arah, zaman atau 
masa dan tempat...”. 
5. K.H.Muhammad Hasan al Genggongi al Kraksani, Probolinggo (W. 1955), 


Beliau adalah Pendiri Pondok pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur. Beliau 
menyatakan dalam risalahnya (Agidah at-Tauhid), hlm.3 sebagai berikut: 


Ce 5 Sad Alay iI JS S 3 sp Hery OK OLI CA S Ba Span 
“Adanya Tuhanku Allah adalah sifat-Nya yang pertama, (ada) tanpa masa, tempat dan (enam) 
arah. Karena Allah ada sebelum semua masa, semua arah dan semua tempat”. 
6. K.H.Raden Asnawi, Kampung Bandan-Kudus (W. 26 Desember 1959). 


Beliau menyatakan dalam risalahnya dalam bahasa Jawa “Jawab Soalipun Mu'tagad seket", 
hlm.18, sebagai berikut : “...Jadi amat jelas sekali, bahwa Allah bukanlah (berupa) sifat benda 
(yakni sesuatu yang mengikut pada benda atau 'aradl), Karenanya Dia tidak membutuhkan tempat 
(yakni Dia ada tanpa tempat), sehingga dengan demikian tetap bagi-Nya sifat @iyamuhu bi nafsihi” 
(terjemahan dari bahasa jawa). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1332 ) 332 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. K.H. Siradjuddin Abbas (W. 5 Agustus 1980/23 Ramadlan 1400 H). 


Beliau mengatakan dalam buku “Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan”, hal. 25: “...karena Tuhan itu 
tidak bertempat di akhirat dan juga tidak di langit, maha suci Tuhan akan mempunyai tempat 
duduk, serupa manusia”. 


8. K.H. Djauhari Zawawi, Kencong, Jember (W.1415 H/20 Juli 1994), 


Beliau adalah Pendiri Pondok Pesantren as-Sunniyah, Kencong, Jember, Jawa Timur. Beliau 
menyatakan dalam risalahnya yang berbahasa Jawa, sebagai berikut: “...lan mboten di wengku 
dining panggenan...”, maknanya: “...Dan (Allah) tidak diliputi oleh tempat...” (Lihat Risalah: Tauhid 
al- Arif fi Ilmi at-Tauhid, hlm.3). 


9. K.H. Choer Affandi (W.1996), 


Beliau adalah pendiri P.P. Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau 
menyatakan dalam risalahnya dengan bahasa Sunda yang berjudul “Pengajaran “Agaid al Iman”, 
hal. 6-7 yang maknanya: "(Sifat wajib) yang kelima bagi Allah adalah @iyamuhu binafsihi — Allah 
ada dengan Dzat-Nya, Tidak membutuhkan tempat — Dan juga tidak membutuhkan kepada yang 
menciptakan-Nya, Dalil yang menunjukkan atas sifat Giyamuhu binafsihi, seandainya Allah 
membutuhkan tempat -Niscaya Allah merupakan sifat benda ('aradl), Padahal yang demikian itu 
merupakan hal yang mustahil -Dan seandainya Allah membutuhkan kepada yang menciptakan- 
Nya, Niscaya Allah ta'ala (bersifat) baru - Padahal yang demikian itu adalah sesuatu yang mustahil 
(bagi Allah)”. 


4. Pernyataan Para Ulama Tentang Kesesatan Akidah Hulul Dan Wahdah al-Wujud 


Dalam tinjauan Al-Imam al-Hafiszh as-Suyuthi, keyakinan hulul, ittihad atau wahdah al-wujud 
secara hitoris awal mulanya berasal dari kaum Nasrani. Mereka meyakini bahwa Tuhan menyatu 
dengan nabi Isa, dalam pendapat mereka yang lain menyatu dengan nabi Isa dan ibunya: Maryam 
sekaligus. Huliil dan wahdah al-wujud ini sama sekali bukan berasal dari ajaran Islam. Bila 
kemudian ada beberapa orang yang mengaku sufi meyakini dua akidah tersebut atau salah 
satunya, jelas ia seorang sufi gadungan. Para ulama, baik ulama Salaf maupun Khalaf dan kaum 
sufi sejati dan hingga sekarang telah sepakat dan terus memerangi dua akidah tersebut. (as- 
Suyuthi, al-Hawi..., j. 2, h. 130, Pembahasan lebih luas tentang keyakinan kaum Nasrani dalam 
teori huliil dan Ittihad lihat as-Syahrastani, al-Milal Wa al-Nihal, h. 178-183). 


Al-Imam al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi menilai bahwa seorang yang berkeyakinan huliil atau 
wahdah al-wujud jauh lebih buruk dari pada keyakinan kaum Nasrani. Karena bila dalam 
keyakinan Nasrani Tuhan meyatu dengan nabi Isa atau dengan Maryam sekaligus (yang mereka 
sebut dengan doktrin trinitas), maka dalam keyakinan hultil dan wahdah al-wujid Tuhan menyatu 
dengan manusia-manusia tertentu, atau menyatu dengan setiap komponen dari alam ini. 


Demikian pula dalam penilaian Imam al-Ghazali, jauh sebelum as-Suyuthi, beliau sudah 
membahas secara gamblang kesesasatan dua akidah ini. Dalam pandangan beliau, teori yang 
diyakini kaum Nasrani bahwa al-lahut (Tuhan) menyatu dengan al-nasit (makhluk), yang 
kemudian diadopsi oleh faham huliil dan ittihad adalah kesesatan dan kekufuran (as-Suyuthi, al- 
Hawi..., j. 2, h. 130). Di antara karya al-Ghazali yang cukup komprehensif dalam penjelasan 
kesesatan faham hultil dan ittihad adalah al-Mungidz Min adl-Dlalal dan al-Magshad al-Asna Fi 
Syarh Asma' Allah al-Husna. Dalam dua buku ini beliau telah menyerang habis faham-faham 
kaum sufi gadungan. Termasuk juga dalam karya fenomenalnya, Ihya “Ulumiddin. 


Imam al-Haramain dalam kitab al-Irsyad juga menjelaskan bahwa keyakinan ittihad berasal dari 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1333 ) 333 


kaum Nasrani. Kaum Nasrani berpendapat bahwa ittihad hanya terjadi hanya pada nabi Isa, tidak 
pada nabi-nabi yang lain. Kemudian tentang teori hulul dan ittihad ini kaum Nasrani sendiri 
berbeda pendapat, sebagain dari mereka menyatakan bahwa yang menyatu dengan tubuh nabi 
Isa adalah sifat-sifat ketuhanan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa dzat tuhan menyatu yaitu 
dengan melebur pada tubuh nabi Isa laksana air yang bercampur dengan susu. Selain ini ada 
pendapat-pendapat mereka lainnya. Semua pendapat mereka tersebut secara garis besar 
memiliki pemahaman yang sama, yaitu pengertian kesatuan (hultil dan ittihad). Dan semua faham- 
faham tersebut diyakini secara pasti oleh para ulama Islam sebagai kesesatan. (as-Suyuthi, al- 
Hawi..., j. 2, h. 130, mengutip dari Imam al-Haramain dalam al-Irsyad). 


Imam al-Fakh ar-Razi dalam kitab al-Mahshal Ff Ushiliddin, menuliskan sebagai berikut : “Sang 
Pencipta (Allah) tidak menyatu dengan lain-Nya. Karena bila ada sesuatu bersatu dengan sesuatu 
yang lain maka berarti sesuatu tersebut menjadi dua, bukan lagi satu. Lalu jika keduanya tidak ada 
atau menjadi hilang (ma'diim) maka keduanya berarti tidak bersatu. Demikian pula bila salah 
satunya tidak ada (ma'diim) dan satu lainnya ada (maujtid) maka berarti keduanya tidak bersatu, 
karena yang ma'diim tidak mungkin bersatu dengan yang maujiid” (as-Suyuthi, al-Hawi..., j. 2, h. 
130, mengutip dari al-Fakh ar-Razi dalam al-Mahshal Fi Ushul al-Din). 


Al-Gadli Iyadl dalam kitab al-Syifa menyatakan bahwa seluruh orang Islam telah sepakat dalam 
meyakini kesesatan akidah huliil dan kekufuran orang yang meyakini bahwa Allah menyatu 
dengan tubuh manusia. Keyakinan-keyakinan semacam ini, dalam tinjauan al-Gadli 'Iyadl tidak 
lain hanya datang dari orang-orang sufi gadungan, kaum Bathiniyyah, Garamithah, dan kaum 
Nasrani (Al-Gadli Iyadl, al-Syifa..., j. 2, h. 236). Dalam kitab tersebut al-Gadli Iyadl menuliskan : 
“Seorang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, atau berkeyakinan bahwa Allah adalah 
benda, maka dia tidak mengenal Allah (kafir) seperti orang-orang Yahudi. Demikian pula telah 
menjadi kafir orang yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-makhluk-Nya 
(hulal), atau bahwa Allah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain seperti keyakinan 
kaum Nasrani” (Al-Gadli “Iyadl, al-Syifa..., j. 2, h. 236). 


Imam Tagiyyuddin Abu Bakr al-Hishni dalam Kifayah al-Akhyar mengatakan bahwa kekufuran 
seorang yang berkeyakinan hulil dan wahdah al-wujud lebih buruk dari pada kekufuran orang- 
orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kaum Yahudi menyekutukan Allah dengan mengatakan 
bahwa “Uzair sebagai anak-Nya. Kaum Nasrani menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa 
Isa dan Maryam sebagai tuhan anak dan tuhan Ibu: yang oleh mereka disebut dengan doktrin 
trinitas. Sementara pengikut akidah hulil dan wahdah al-wujid meyakini bahwa Allah menyatu 
dengan dzat-dzat makhluk-Nya. Artinya dibanding Yahudi dan Nasrani, pemeluk akidah hulil dan 
wahdah al-wujid memiliki lebih banyak tuhan: tidak hanya satu atau dua saja, karena mereka 
menganggap bahwa setiap komponen dari alam ini merupakan bagian dari Dzat Allah, Na'udzu 
Billah. Imam al-Hishni menyatakan bahwa siapapun yang memiliki kemampuan dan kekuatan 
untuk memerangi akidah hulul dan akidah wahdah al-wujud maka ia memiliki kewajiban untuk 
mengingkarinya dan menjauhkan orang-orang Islam dari kesesatan-kesesatan dua akidah 
tersebut (Lihat al-Hushni, Kifayah al-Akhyar..., j. 1, h. 198). 


Imam Ahmad ar-Rifa'i, perintis tarekat ar-Rifa'iyyah, di antara wasiat yang disampaikan kepada 
para muridnya berkata : “Majelis kita ini suatu saat akan berakhir, maka yang hadir di sini 
hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir bahwa barang siapa yang membuat bid'ah di 
jalan ini, merintis sesuatu yang baru yang menyalahi ajaran agama, berkata-kata dengan wahdah 
a-wujud, berdusta dengan keangkuhannya kepada para makhluk Allah, sengaja berkata-kata 
syathahat, melucu dengan kalimat-kalimat tidak dipahaminya yang dikutip dari kaum sufi, merasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1334 ) 334 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


senang dengan kedustaannya, berkhalwat dengan perempuan asing tanpa hajat yang dibenarkan 
syari'at, tertuju pandangannya kepada kehormatan kaum muslimin dan harta-harta mereka, 
membuat permusuhan antara para wali Allah, membenci orang muslim tanpa alasan yang 
dibenarkan syari'at, menolong orang yang zhalim, menghinakan orang yang dizhalimi, 
mendustakan orang yang jujur, membenarkan orang yang dusta, berprilaku dan berkata-kata 
seperti orang-orang yang bodoh, maka saya terbebas dari orang semacam ini di dunia dan di 
akhirat (lihat Sawad al-'Ainain Fi Managib Abi al-'Alamain karya al-Imam as-Suyuthi). 


Al-Gadli Abu al-Hasan al-Mawardi mengatakan bahwa seorang yang berpendapat hultil dan ittihad 
bukan seorang muslim yang beriman dengan syari'at Allah. Seorang yang berkeyakinan hulul ini 
tidak akan memberikan manfa'at pada dirinya sekalipun ia berkoar membicakaran akidah tanzih. 
Karena seorang yang mengaku Ahl at-Tanzih namun ia meyakini akidah hulil atau ittihad adalah 
seorang mulhid (kafir). Dalam tinjauan al-Mawardi, bukan suatu yang logis bila seseorang 
mengaku ahli tauhid sementara itu ia berkeyakinan bahwa Allah menyatu pada raga manusia. 
Sama halnya pengertian bersatu di sini antara sifat-sifat tuhan dengan sifat-sifat manusia, atau 
dalam pengartian melebur antara dua dzat, Dzat Allah dengan dzat makhluk-Nya. Karena bila 
demikian maka berarti tuhan memiliki bagian-bagian, permulaan dan penghabisan, serta memiliki 
sifat-sifat makhluk lainnya (as-Suyuthi, al-Hawi..., j. 2, h. 132). 


Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kutipannya dari kitab Mi'yar al-Muridin, berkata : “Ketahuilah bahwa 
asal kemunculan kelompok sesat dari orang-orang yang berkeyakinan ittihad dan hulul adalah 
akibat dari kedangkalan pemahaman mereka terhadap pokok-pokok keyakinan (al-Ushull) dan 
cabang-cabangnya (al-furi”). Dalam pada ini telah banyak atsar yang membicarakan untuk 
menghindari seorang ahli ibadah (“Abid) yang bodoh. Seorang yang tidak berilmu tidak akan 
mendapatkan apapun dari apa yang ia perbuatnya, dan orang semacam ini tidak akan berguna 
untuk melakukan suluk” (as-Suyuthi, al-Hawi..., j. 2, h. 133). 


Seorang sufi kenamaan, Imam Sahl ibn “Abdullah at-Tustari, berkata : “Dalil atas kesesatan faham 
kasatuan (ittihad) antara manusia dengan Tuhan adalah karena bersatunya dua dzat itu sesuatu 
yang mustahil. Dua dzat manusia saja, misalkan, tidak mungkin dapat disatukan karena adanya 
perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Terlebih lagi antara manusia dengan Tuhan, sangat 
mustahil. Karena itu keyakinan ittihad adalah sesuatu yang batil dan mustahil, ia tertolak secara 
syara juga secara logika. Oleh karenanya kesesatan akidah ini telah disepakati oleh para nabi, 
para wali, kaum sufi, para ulama dan seluruh orang Islam. Keyakinan ittihad ini sama sekali bukan 
keyakinan kaum sufi. Keyakinan ia datang dari mereka yang tidak memahami urusan agama 
dengan benar, yaitu mereka yang menyerupakan dirinya dengan kaum Nasrani yang meyakini 
bahwa al-nasut (nabi Isa) menyatu dengan al-lahut (Tuhan) (as-Suyuthi, al-Hawi..., j. 2, h. 134). 


Dalam tinjauan Imam al-Ghazali, dasar keyakinan huliul dan ittihad adalah sesuatu yang tidak 
logis. Kesatuan antara Tuhan dengan hamba-Nya, dengan cara apapun adalah sesuatu yang 
mustahil, baik kesatuan antara dzat dengan dzat, maupun kesatuan antara dzat dengan sifat. 
Dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, al-Ghazali menyatakan memang ada beberapa nama 
pada hak Allah yang secara lafazh juga dipergunakan pada makhluk. Namun hal ini hanya 
keserupaan dalam lafazhnya saja, adapun secara makna jelas berbeda. Sifat al-Hayat (hidup), 
misalkan, walaupun dinisbatkan kepada Allah dan juga kepada manusia, namun makna masing- 
masing sifat tersebut berbeda. Sifat hayat pada hak Allah bukan dengan ruh, tubuh, darah, daging, 
makanan, minuman dan lainnya. Sifat hayat Allah tidak seperti sifat hayat pada manusia. 


Imam al-Ghazali menuliskan bahwa manusia diperintah untuk berusaha meningkatkan sifat-sifat 
yang ada pada dirinya supaya mencapai kesempurnaan. Namun demikian bukan berarti bila ia 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1335 


telah sempurna maka akan memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah. Hal ini sangat mustahil 
dengan melihat kepada beberapa alasan berikut: 


Pertama: Mustahil sifat-sifat Allah yang @adim (tidak bermula) berpindah kepada dzat manusia 
yang hadits (Baru), sebagaimana halnya mustahil seorang hamba menjadi Tuhan karena 
perbedaan sifat-sifat dia dengan Tuhan-nya. 


Kedua: Sebagaimana halnya bahwa sifat-sifat Allah mustahil berpindah kepada hamba-Nya, 
demikian pula mustahil dzat Allah menyatu dengan dzat hamba-hamba-Nya. Dengan demikian 
maka pengertian bahwa seorang manusia telah sampai pada sifat-sifat sempurna adalah dalam 
pengertian kesempurnaan sifat-sifat manusia itu sendiri. Bukan dalam pengertian bahwa manusia 
tersebut memiliki sifat-sifat Allah atau bahwa dzat Allah menyatu dengan manusia tersebut (hultl 
dan ittihad) . 


Al-Arif Billah al-Allamah Abu al-Huda ash-Shayyadi dalam kitab al-Kaukab al-Durri berkata : 
“Barang siapa berkata: “Saya adalah Allah”, atau berkata: “Tidak ada yang wujud di alam ini 
kecuali Allah”, atau berkata: “Tidak ada yang ada kecuali Allah”, atau berkata: “Segala sesuatu ini 
adalah Allah”, atau semacam ungkapan-ungkapan tersebut, jika orang ini berakal, dan dalam 
keadaan sadar (shahi), serta dalam keadaan mukallaf maka ia telah menjadi kafir. Tentang 
kekufuran orang semacam ini tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang Islam. 
Keyakinan tersebut telah jelas-jelas menyalahi al-Guran. Karena dengan meyakini bahwa segala 
sesuatu adalah Allah berarti ia telah menafikan perbedaan antara Pencipta (Khalig) dan makhluk, 
menafikan perbedaan antara rasul dan umatnya yang menjadi obyek dakwah, serta menafikan 
perbedaan surga dan neraka. Keyakinan semacam ini jelas lebih buruk dari mereka yang 
berkeyakinan hulul dan ittihad. Dasar mereka yang berakidah hulil atau ittihad meyakini bahwa 
Allah meyatu dengan nabi Isa. Sementara yang berkeyakinan segala sesuatu adalah Allah, berarti 
ia menuhankan segala sesuatu dari makhluk Allah ini, termasuk makhluk-makhluk yang najis dan 
yang menjijikan. Sebagian mereka yang berkeyakinan buruk ini bahkan berkata: 


Lai AG YAN 3 # UN nyai, IKU, Ja) 
“Tidaklah anjing dan babi kecuali sebagai tuhan kita, sementara Allah tidak lain adalah rahib yang 
ada di gereja”. 


Ini jelas merupakan kekufuran yang sangat mengerikan dan membuat merinding tubuh mereka 
yang takut kepada Allah. Adapun jika seorang yang berkata-kata semacam demikian itu dalam 
keadaan hilang akal dan hilang perasaannya (jadzab) sehingga ia berada di luar kesadarannya 
maka ia tidak menjadi kafir. Karena bila demikian maka berarti ia telah keluar dari ikatan taklif, dan 
dengan begitu ia tidak dikenakan hukuman. Namun demikian orang semacam itu mutlak tidak 
boleh diikuti. Tidak diragukan bahwa kata-kata semacam di atas menyebabkan murka Allah dan 
rasul-Nya. Ketahuilah bahwa kaum Yang Hag adalah mereka yang tidak melenceng sedikitpun, 
baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, dari ketentuan syari'at. Cukuplah bagi seseorang 
untuk memegang teguh syari'at, dan cukuplah Rasulullah sebagai pembawa syari'at adalah 
sebaik-baiknya Imam dan teladan yang harus diikuti” (Lihat al-Shayyadi, al-Kaukab al-Durry Fi 
Syarh Bait al-@uthb al-Kabir, h. 11-12). 


Dalam al-Luma', as-Sarraj membuat satu sub judul dengan nama “Bab Fi Dzikr Ghalath al- 
Hululiyyah” (Bab dalam menjelaskan kesesatan kaum Hululiyyah). Beliau menjelaskan bahwa 
orang-orang yang berakidah hulil adalah orang yang tidak memahami bahwa sebenarnya sesuatu 
dapat dikatakan bersatu dengan sesuatu yang lain maka mestilah keduanya sama-sama satu 
jenis. Padahal Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya, dan tidak ada suatu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1336 ) 336 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


apapun yang menyerupai-Nya. Kesesatan kaum hulul ini sangat jelas, mereka tidak membedakan 
antara sifat-sifat al-Hag (Allah) dengan sifat al-Khalg (makhluk). Bagaimana mungkin Dzat Allah 
menyatu dengan hati atau raga manusia?! Yang menyatu dengan hati dan menetap di dalamnya 
adalah keimanan kepada-Nya, menyakini kebenaran-Nya, mentauhidkan-Nya dan marifah 
kepada-Nya. Sesungguhnya hati itu adalah makhluk, maka bagaimana mungkin Dzat Allah dan 
sifat-sifat-Nya akan bersatu dengan hati manusia yang notabene makhluk-Nya sendiri?! Allah 
maha Suci dari pada itu semua (as-Sarraj, al-Luma'..., h. 541-542). 


Dari pernyataan para ulama sufi di atas tentang akidah hultil dan wahdah al-wujud dapat kita tarik 
kesimpulan bahwa kedua akidah ini sama sekali bukan merupakan dasar akidah kaum sufi. 


Penutup : Sama sesatnya dengan orang-orang berkayakinan hulul atau wahdah al-wujud adalah 
orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah bertempat di langit atau bertempat di atas arsy, 
karena bila demikian maka berarti Dia berada pada makhluk-Nya sendiri, Au'dzu Billah. 


Hindari dan waspadai keyakinan Wahhabi yang mengatakan Allah bertempat di langit, pada saat 
yang sama mereka juga mengatakan di arsy, di dua tempat heh!!! Yang mengherankan: Mereka 
yakin bahwa arsy dan langit makhluk Allah, tapi mereka mengatakan bahwa Allah bertempat pada 


Ingat, Akidah Rasulullah, salaf saleh, dan mayoritas ummat Islam: kaum Ahlussunnah Wal 
Jama'ah: ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA ARAH. 


Wa Shallallahu Ala Sayyidina Muhammad, Wa al-Hamdu Lillah Rabb al-Alamin... 
5, Pemahaman Ahlussunnah Tentang Hadits an-Nuzul 


Ada sebuah hadits yang dikenal dengan nama Hadits an-Nuzil. Hadits ini diriwayatkan oleh al- 
Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dalam kitab Shahih masing-masing. Redaksi hadits riwayat 
al-Bukhari adalah sebagai berikut: (Shahih al-Bukhari: Kitab al-Shalat, Bab al-Du'a Wa al-Shalat 
Akhir al-Layl. Lihat pula Shahih Muslim: Kitab Shalat al-Musafirin Wa Gashruha: Bab al-Targhib Fi 
al-Du'A Wa al-Dzikr Fi Akhir al-Layl Wa al-ljabah Fih.) 

“Telah mengkabarkan kepada kami Abdullah ibn Maslamah, dari Malik, dari Ibn Syihab, dari Abu 
Salamah dan Abu Abdillah al-Agarr, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: 


BA ALA 3 EA pp Ddk Pay UE Ao Fan Sp IE LP 
SI on) di Gil ya) 

Hadits an-Nuzul ini tidak boleh dipahami dalam makna zhahirnya, karena makna zhahirnya adalah 
turun dari arah atas ke arah bawah, artinya bergerak dan pindah dari satu tempat ke tampat yang 


lain, dan itu mustahil pada hak Allah. Al-Imam an-Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim dalam 
menjelaskan Hadits an-Nuzul ini berkata: 


“Hadist ini termasuk hadits-hadits tentang sifat Allah. Dalam memahaminya terdapat dua madzhab 
mashur di kalangan ulama: 


Pertama: Madzhab mayoritas ulama Salaf dan sebagian ulama ahli Kalam (teolog), 


yaitu dengan mengimaninya bahwa hal itu adalah suatu yang hak dengan makna yang sesuai bagi 
keagungan Allah, dan bahwa makna zahirnya yang berlaku dalam makna makhluk adalah makna 
yang bukan dimaksud. Madzhab pertama ini tidak mengambil makna tertentu dalam 
memahaminya, artinya mereka tidak mentakwilnya. Namun mereka semua berkeyakinan bahma 
Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, Maha Suci dari pindah dari suatu tempat ke tempat lain, 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4337 ) 337 


Maha Suci dari bergerak, dan Maha Suci dari seluruh sifat-sifat makhluk. 


Kedua: Madzhab mayoritas ahli Kalam (kaum teolog) dan beberapa golongan dari para ulama 
Salaf, 


di antaranya sebagaimana telah diberlakukan oleh Malik, dan al-Auza'i, bahwa mereka telah 
melakukan takwil terhadap hadits ini dengan menentukan makna yang sesaui dengan ketentuan- 
ketentuannya. Dalam penggunaan metode takwil ini para ulama madzhab kedua ini memiliki dua 
takwil terhadap Hadits an-Nuzil di atas. 


Pertama, Takwil yang nyatakan oleh Malik dan lainnya bahwa yang dimaksud hadits tersebut 
adalah turunnya rahmat Allah, dan perintah-Nya, serta turunnya para Malaikat pembawa rahmat 
tersebut. Ini biasa digunakan dalam bahasa Arab: seperti bila dikatakan: “Fa'ala al-Sulthan 
Kadza...” (Raja melakukan suatu perbuatan), maka yang dimaksud adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh bawahannya dengan perintahnya, bukan raja itu sendiri yang melakukan perbuatan 
tersebut. 


Kedua: takwil hadits dalam makna isti'arah (metafor), yaitu dalam pengertian bahwa Allah 
mengaruniakan dan mengabulkan segala permintaan yang dimintakan kepada-Nya saat itu. 
(Karenanya, waktu sepertiga akhir malam adalah waktu yang sangat mustajab untuk meminta 
kepada Allah)” (An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, j. 6, h. 36). 


Dengan demikian pendapat kaum Musyabbihah jelas batil ketika mereka mengatakan bahwa yang 
dimaksud adalah turunnya Allah dengan Dzat-Nya. Di antara dalil lainnya yang dapat 
membatalkan pendapat mereka ini adalah bahwa sebagian para perawi hadits al-Bukhari dalam 
Hadits an-Nuzil ini telah memberikan harakat diammah pada huruf ya', dan harakat kasrah pada 
huruf zay: menjadi “Yunzilu”, artinya: menjadi fi'il muta'addi: yaitu kata kerja yang membutuhkan 
kepada objek (Maf'ul Bih). Dengan demikian menjadi bertambah jelas bahwa yang turun tersebut 
adalah para Malaikat dengan perintah Allah. Makna ini juga seperti yang telah jelas disebutkan 
dalam riwayat Hadits an-Nuzil lainnya dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudriy bahwa 
Allah telah memerintah Malaikat untuk menyeru di langit pertama pada sepertiga akhir malam 
tersebut. Dengan demikian kaum Masyabbihah sama sekali tidak dapat menjadikan hadits ini 
sebagai dalil bagi mereka. 

Seorang ahli tafsir terkemuka: al-Imam al-Gurthubi, dalam menafsirkan firman Allah: "Wa al- 
Mustaghfirin Bi al-Ashar” (AS. Ali 'Imran: 17), artinya: "Dan orang-orang yang ber-istighfar di 
waktu sahur (akhir malam), beliau menyebutkan Hadits an-Nuzil dengan beberapa komentar 
ulama tentangnya, kemudian beliau menuliskan sebagai berikut: 

“Pendapat yang paling baik dalam memaknai Hadits an-Nuzul ini adalah dengan merujuk kepada 
hadits riwayat an-Nasa-i dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudriy, bahwa Rasulullah 
bersabda: 


Ia TA iban ga Ya ed Lb (3 ya Yi AI GA TA JAN yA Da Gd ai Ja PAD 
"Sesungguhnya Allah mendiamkan malam hingga lewat paruh pertama dari malam tersebut, 
kemudian Allah memerintah Malaikat penyeru untuk berseru: Adakah orang yang berdoa?! Maka 


ia akan dikabulkan. Adakah orang yang meminta ampun?! Maka ia akan diampuni. Adakah orang 
yang meminta?! Maka ia akan diberi. 


Hadits ini dishahihkan oleh Abu Muhammad Abd al-Hag. Dan hadits ini telah menghilangkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1338 ) 338 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


segala perselisihan tentang Hadits an-Nuzul, sekaligus sebagai penjelasan bahwa yang dimaksud 
dengan hadits pertama (hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim) adalah dalam makna dibuang 
mudlaf-nya. Artinya, yang dimaksud dengan hadits pertama tersebut ialah bahwa Malaikat turun 
ke langit dunia dengan perintah Allah, yang kemudian Malaikat tersebut menyeru. Pemahaman ini 
juga dikuatkan dengan adanya riwayat yang menyebutkan dengan diammah pada huruf ya' pada 
kata “Yanzilu” menjadi “Yunzilu”, dan riwayat terakhir ini sejalan dengan apa yang kita sebutkan 
dari riwayat an-Nasa-i di atas” (Tafsir al-@urthubi, j. 4, h. 39). 


Al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar dalam kitab Syarh Shahih al-Bukhari menuliskan sebagai berikut: 


“Kaum yang menetapkan adanya arah bagi Allah dengan menjadikan Hadits an-Nuzil ini sebagai 
dalil bagi mereka: yaitu menetapkan arah atas, pendapat mereka ini ditentang oleh para ulama, 
karena berpendapat semacam itu sama saja dengan mengatakan Allah bertempat, padahal Allah 
Maha suci dari pada itu. Dalam makna Hadits an-Nuzil ini terdapat beberapa pendapat 
ulama” (Fath al-Bari, j. 3, h. 30). 


Kemudian al-Hafizh Ibn Hajar menuliskan: 


“Abu Bakar ibn Furak meriwayatkan bahwa sebagian ulama telah memberikan harakat dlammah 
pada huruf awalnya: yaitu pada huruf ya', (menjadi kata yunzilu) dan objeknya disembunyikan: 
yaitu Malaikat. Yang menguatkan pendapat ini adalah hadits riwayat an-Nasa-i dari hadits sahabat 
Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudzriy, bahwa Rasulullah bersabda: 


An YA de oa Ja 2 Siji Gaia jali ad JA dab Lah Jaa A1 DI 
"Sesungguhnya Allah mendiamkan waktu malam hingga lewat menjadi lewat paruh pertama dari 


malam tersebut. Kemudian Allah memerintah Malaikat penyeru untuk berseru: Adakah orang yang 
berdoa!! Ia akan dikabulkan”. 


Demikian pula pemahaman ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan dari Utsman ibn al-Ash 
dengan redaksi sabda Rasulullah: 


”...maka Malaikat penyeru berseru: "Adakah orang yang berdoa! Maka akan dikabulkan baginya”. 


Oleh karena itulah al-Gurthubi berkata: “Dengan demikian segala perselisihan tentang hadits ini 
menjadi selesai” (Fath al-Bari, j. 3, h. 30). 


Al-Imam Badruddin ibn Jama'ah dalam kitab Idlah al-Dalil Fi Gath'i Hujaj Ahl al-Ta'thil menuliskan 
sebagai berikut: 


“Ketahuilah, bahwa tidak boleh memaknai an-nuzul dalam hadits ini dalam pengertian pindah dari 
satu tempat ke tempat lain, karena beberapa alasan berikut: 


Pertama: Turun dari satu tempat ke tempat lain adalah salah satu sifat dari sifat-sifat benda-benda 
dan segala sesuatu yang baharu. Turun dalam pengertian ini membutuhkan kepada tiga perkara: 
Benda yang pindah itu sendiri, Tempat asal pindahnya benda itu, dan Tempat tujuan bagi benda 
itu. Makna semacam ini jelas mustahil bagi Allah. 


Ke Dua: Jika Hadits an-Nuzil dimaknai bahwa Allah turun dengan Dzat-Nya secara hakekat, 
maka berarti pekerjaan turun tersebut terus-menerus terjadi pada Allah setiap saat dengan 
pergerakan dan perpindahan yang banyak sekali, supaya bertepatan dengan sepertiga akhir 
malam. Hal ini karena kejadian sepertiga akhir malam terus terjadi dan bergantian di setiap 
belahan bumi. Dengan demikian hal itu menuntut turunnya Allah setiap siang dan malam dari 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1339 ) 339 


suatu kaum kepada kaum yang lain. Hal itu juga berarti bahwa Allah pada saat yang sama turun 
naik antara langit dunia dan arsy. Tentunya pendapat semacam ini tidak akan diungkapkan oleh 
seorang yang berakal sehat. 


Ke Tiga: Pendapat yang menyebutkan bahwa Allah bertempat di atas arsy dan memenuhinya, 
bagaimana mungkin cukup bagi-Nya untuk bertempat di langit dunia, padahal luasnya langit 
dibanding arsy tidak ubahnya seperti sebesar kerikil dibanding lapangan yang luas. Dalam hal ini 
pendapat sesat tersebut tidak lepas dari dua kemungkinan: Pertama: Bahwa langit dunia setiap 
saat berubah menjadi besar dan luas hingga mencukupi Allah. Kedua: Atau bahwa Dzat Allah 
setiap saat menjadi kecil agar tertampung oleh langit dunia tersebut. Tentunya, kita menafikan dua 
keadaan yang mustahil tersebut dari Allah. 


Dengan demikian setiap ayat dan hadits mutasyabihat yang zahirnya seakan menunjukkan 
adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk-Nya harus ditakwil dengan makna yang sesuai 
dengan keagungan Allah. Atau jika tidak memberlakukan takwil maka harus diyakini kesucian 
Allah dari segala sifat-sifat makhluk-Nya” (Idlah al-Dalil, h. 164). 


KESIMPULAN 


Allah bukan benda, dan Dia tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Segala apa yang terlintas dalam 
benak manusia tentang Allah maka Dia tidak seperti demikian itu. Allah tidak terikat oleh dimensi: 
ruang dan waktu, Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan arsy dan langit 
maka Dia tidak membutuhkan kepada keduanya. 


PENUTUP 


Ikutilah Apa Yang Diyakini Mayoritas Umat Islam..!! Di akhir zaman ini banyak berkembang faham- 
faham yang terkadang satu sama lainnya saling menyesatkan. Ironisnya, klaim sesat seringkali 
dilontarkan oleh mereka yang sama sekali tidak mengetahui ilmu agama. Lebih parah lagi, klaim 
sesat seringkali mereka dilontarkan kepada mayoritas umat Islam yang notabene kaum 
Ahlussunnah Wal Jama'ah. Padahal ajaran yang diyakini mayoritas umat Islam ini telah mapan 
dan telah turun-temurun antar generasi ke generasi dengan mata rantai (Sanad) yang 
bersambung kepada Rasulullah. Persoalan-persoalan yang seringkali mereka angkat sangat 
beragam, dari mulai perkara-perkara pokok dalam masalah akidah (Ushuliyyah), hingga masalah- 
masalah cabang hukum agama (Furu'iyyah). Praktek Peringatan Maulid Nabi, Tahlil, Ziarah Kubur, 
Tawassul dan Tabarruk adalah di antara contoh beberapa masalah yang seringkali “diserang” oleh 
mereka. 


Pada dasarnya mereka yang seringkali mengklaim kelompok di luar mereka sebagai kelompok 
sesat adalah “orang-orang bingung', “orang-orang yang tidak memiliki pijakan”, dan sama sekali 
tidak paham terhadap cara beragama mereka sendiri. Seringkali dalm propagandanya mereka 
berkata: “Kita harus kembali kepada al-@ur'an dan Hadits”, atau berkata: “Madzhab saya adalah 
al-@uran dan Sunnah”, padahal mereka sama sekali tidak memahami al-@uran dan hadits-hadits 
Rasulullah. Bagaimana mungkin mereka akan dapat memahami kandungan al-Guran dan hadits 
sementara tidak sedikit dari mereka yang membaca tulisan Arab saja sangat “belepotan”. Bahkan 
seringkali untuk memahami al-@uran dan hadits-hadits Nabi mereka hanya bersandar kepada 
terjemahan-terjemahan belaka. Sama sekali mereka tidak paham siapa seorang mujtahid, dan apa 
syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Namun demikian mereka memposisikan diri 
laksana seorang ahli ijtihad. Hasbunallah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1340 ) 340 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2346. MALAIKAT MAUT MENJENGUK KITA 70 KALI 
SEHARI 
PERTANYAAN : 


Ummi Af-idah 
Assalamu'alaykum... Benarkah malaikat maut, dalam 24 jam, menjenguk kita 70 X ?? 


JAWABAN : 
Brojol Gemblung 
Wa'alaikum salam 
Iba gan ye ILALAH - US 53 JB jlay, 1/75 : 
GJS lag dak bolaap 10 SAR II 2 al baca ay alkEl BL : 3 yag Mila Ba IWa ala gaada luda Lao lih) &, A9 Kasta SJ 
dp many Ab 3 BJ 1 JSI amal Uya Up sn IA BJ 2 si al nik Na Yaya oyaA gag maa, 3 Uk lela 


Dan diriwayatkan oleh Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah, dia berkata: Telah bercerita kepadaku 
Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya malaikat maut setiap hari 
memandang wajah setiap hamba sebanyak 70 kali. Nabi bersabda : Apabila tertawa seorang 
hamba yang sedang diutus malaikat maut kepadanya, Nabi besabda: Malaikat maut akan 
mengatakan dalam keadaan keheranan: Aku diutus kepadanya untuk mencabut ruhnya, 
sementara dia tertawa. 


Sementara terkait redaksi hadits di al-Tadzkirah lil@urthuby, ada sedikit perbedaan dengan apa 


yang saya temukan dalam karya Imam Suyuthy : 
WS 3 Usdieli anto Ulas) Wapka 2G Uang Uus plat, 
shg bu Ita So data 17 liosajigel loyal Wage Lis A5 gaga Unald SJ aga sung) Ala je BLS) same nya UN sn Ul 
Badi Asal min Ula Yin )3SA gag mane, 


Tepatnya pada rangkaian kata ini : 
ALA came) Uas Wigan Lt A8 Jr al aa sai Ula Yin pad yag mail 


Ketika seorang hamba tertawa yang mana malaikat diutus kepadanya, maka dia (malaikat) 
berkata : Amboi (alamak...), aku diutus kepadanya agar aku mencabut ruhnya sementara dia 
tertawa. Untuk membaca langsung redaksi silahkan kunjungi ini : 
http://www.kl28.net/knol6/?p-view&post-1014345&page-6 

Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/583339628355516/ 


2351. SIAPAKAH ISTRI IBLIS ? 


PERTANYAAN : 

Hendra Alfatih Hidayatulloh 

Assalamu'alaikum. Para sesepuh mau tanya. . . . Siapakah istri iblis hingga dia mempunyai 
kturuna.? Seperti nbi adam istri nya sti hawa shingga mempunya kturunan anak cucu nya lalu 
siapkah istri iblis.?? Wasalam. .. 


JAWABAN : 
2 Mumu Bsa 
Wa'alaykumus salaam, Iblis punya anak cuma ga tahu bini nya siapa 


www.islamuna.info 


AGIDAH (43an ) 341 


Ie 2 ak adi Me asak ya II ARE Sa 0 Toh Or ML USAI ASI op jd Wany 2 bil JG 
pb SAI elanali Km yeh ai La Coy j) Land 3 Cb yana YEN Li LAB edan tegal oya ee AS ia 

4 » 3 

lo yg b yama ul, banya al SI uji lo yg SI ul, adal Seng ayal 3 Dal 9 pil 
Bb Ig G3 HI Je Had JB ayah Je JI ALS mem SI SSI 

Aa AI Aa Al El JI aa Jala SAI yh mad al MAS) NASI Gado Ae La Kyai Yg Ary Bel Ian cal 
Spa Hah Sa SIN Bodi le ye US le Amlahyy. 


Berkata Garsyi: basyir bin walid al-kindi meriwatkan dari Muhammad bin tholha dari zaid dari 
Mujahid, ia berkata:"iblis itu mempunyai 5 orang anak masing-masing dari mereka ia beri tugas 
dari perintahnya : lima anaknya itu diberi nama: Tsabur, A'war, masuth, Dasim, dan Zakambur. 

1. Adapaun Tsabur diberi tugas untuk menggoda orang yang terkena mushiba agar menyobek- 
nyobek pakaiannya,menampar-nampar pipinya, dan menuntut dengan tuntutan jahiliya. 

2. Nwar ditugaskan untuk menggoda anak Adam agar ia gemar melakukan zina 

3. Adapun masuth membuat kedustaan dari perkara yang dia dengar kemudian menemui seorang 
laki-laki lalu memberi kabar kepadanya dengan kebaikan, lalu pergilah laki-laki tersebut ke 
kaumnya dan dia berkata:"aku telah melihat seorang laki-laki , aku mengenali wajahnya tetapi 
aku tidak tau namanya dia berbicara padaku begini dan begitu" 

4. Adapun Dasim dia diberi tugas untuk untuk masuk bersama seorang laki-laki kedalam 
keluarganya laki-laki tersebut lalu ditampakan kepadanya keburuk-keburukan keluarganya 
sehingga dia marah-marah kepada keluarganya. 

5. Adapun Zakambur tugasnya adalah untuk mengganggu orang2 yang berada di pasar, dan 
ditugaskan pulauntuk mengibarkan bendera disana. 


2 Mbah Godek 
Semoga nyambung 


blg (Ob IA tng Fita PO 3 SI) jas Yana Silari jlaral) Jas AI JU SAK PUN pdl Jala dis el ye darat) 
SP re ol JB 3 nadl A BLAI Ooh Ip WE ya Senat Lala Lasory UUlasd joy ASUDN oyb ye TA ML Coal mal 
PN 3 oa ai Il JUS! ya ed IS Bi ll gal PPL dis dadi SI UPN II oealel desat U Lapas AI 
Hei ma ana AI II eat rb AI 3 Leg Jaa II SI dl dal JB Anal LL oya Ooo ya 
gmad KI Aly RSU 2 Jaa Jil C2 3 Ji JPNN dl Wal Jana) oymel jamag pal el as A3 ML GeyUall Ul, 
SI j Un Laila IS Gabah Mo jLog Ulas oapeg Adel Il alot Ulil SA Camel alel Ol danang pdl Upah jl) LA 
Ulesek ya! 


Dan hawa diturunkan dipesisir kota jeddah. ALLOH berfirman : "Turunlah kamu! sebagian kamu 
menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan 
hidup sampai waktu yang ditentukan". (As.albagoroh ayat 36). Adapun iblis yang dilaknat dia 
dikluarkan dari golongan malaikat dan menjadi syetan yang terkutuk ketika dia kluar/turun dari 
surga maka ia turun dibumi irak sekitar kota basroh. Ibnu abbas Ra berkata ketika iblis diturunkan 
dibumi dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur lalu dipisah disetiap sudut 
bumi dikasih 1 telur,jadi semua syetan dipenjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. 


Mujahid berkata iblis itu menikah dengan ular yang membawanya kesurga ketika mereka 
diturunkan dibumi dan membuahkan 4 telur. Adapun merak hilang mutiara dari tubuhnya dan 
hilang sebagian keindahannya dan ia pun juga diturunkan dibumi tepatnya turun dibabiliun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1342 ) 342 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dikatakan ia diturunkan dikota antokiyyah (didaerah syam/syiria). Adapun ular,ia berubah bentuk 
tubuhnya dan mempunyai racun/bisa.. sebabnya yaitu iblis bersembunyi diantara siungnya dan 
memasukkannya kesurga. Dan ular pun lisannya berubah bisu dan jalannya diatas perutnya 
(ngesot) dan ia diturunkan di daerah basibhan. 
Lihat : www.piss-ktb.com/2012/12/2093-kajian-kitab-badai-iz-zuhur-9-nabi.html 
Keterangan diambil dari kitab : 

(ST ahad eat AL 1) desah SI air JP Aa all Jiter AGAN oya SB) BA Sada KLS 
Wallaahu A'lam . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/583681878321291/ 


F0115. INILAH LASKAR IBLIS 


Oleh Mbah Jenggot 


Mereka terdiri dari dua belas menteri. Di bawah kekuasaan masing-masing menteri terdapat 
seratus ribu panglima. Kemudian di bawah kekuasaan masing-masing panglima ada seratus ribu 
prajurit. Setiap prajurit memiliki berbagai perilaku jahat. 


Sebagaimana akal merupakan raja makrifat, maka hawa nafsu merupakan raja iblis. 


Nama para menterinya yang berjumlah dua belas itu adalah sebagai berikut. Pertama, Kiram ibn 
Karim. Ia pemilik akhlak terpuji dalam mencegah keburukan serta dalam memerintahkan dan 
melakukan kebaikan. Kedua, Hamah ibn Iblis. Ia penguasa dosa-dosa besar. Ketiga, Syaithan ibn 
Saugan. la adalah penguasa pasar yang memerintahkan pengurangan takaran. Keempat, al- 
Zuwayangh ibn Damigh, yang selalu berusaha mengadu domba dan menyebarkan fitnah. Kelima, 
Ummu Rawbin. Ia menjadi provokator peperangan antarmanusia dan yang selalu memerintahkan 
pembunuhan. Keenam, Syaythath ibn Luwayth. Ia selalu menyerukan permusuhan dan perbuatan 
keji. Ketujuh, Syawgath ibn Wahab. la yang mencampurbaurkan antarmanusia serta 
menanggalkan nasihat dan sikap istiyamah. 


Kesebelas, @abizh ibn @awthil. Ia yang memerintahkan segala kejahatan, cacian, dan kebencian. 
Kedua belas, Azarin Hasiib, penguasa tempat-tempat hiburan dan tempat minum-minuman keras. 
la berdiam di sana seraya memerintahkan kejahatan. Ia memiliki pasukan telanjang dan pekerja 
lain yang menggoda dan melenakan manusia lewat musik dan hiburan. 


Dari menteri iblis yang kedua belas inilah berbagai macam jenis hiburan bermula. Ada nama 
pekerja, pemusik, dan pemilik tempat hiburan di antara iblis ini. Mereka adalah makhluk terlaknat 
yang paling utama. Salah satu di antara mereka adalah Abti Samlagah. Abu Samlagah inilah yang 
pertama kali memeras air hujan, lalu membuat ragi, meminum, dan bernyanyi. la pula yang 
pertama kali berkeringat. Dengan kedua telapak tangannya, ia memetik anggur, memerah air 
anggur, dan meminum dari air perasan anggur itu. Kemudian ia meletakkannya di bawah anggur, 
menutupi kepalanya dengan sebuah daun, dan beberapa hari kemudian kembali. Saat kembali, 
minuman tersebut tampak mengeluarkan busa. la meminumkan kepada saudaranya, Shihab, 
hingga mabuk. Lalu ia bernyanyi. Oleh karena itulah, saudaranya disebut “Azaf alias Hafaf. 
Namanya sebelum itu adalah Masgash. 


Wamzah ibn al-Harts, Pemain Barbath yang Pertama Kali 
Suatu saat Wamzah mendatangi Hafaf. Lalu Hafaf memberinya minum dari minumannya. 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1343 ) 343 


Seketika itu, ia terbang dan jatuh pada sebuah pulau di lautan. Ia menetap di dalamnya selama 
setahun dan berpikir tentang sesuatu yang bisa dilakukannya. 


Tiba-tiba pada suatu hari, ia mendengar suara sendu dan indah. la mendengar suaranya dan 
tertarik padanya. Ia pun segera meraut sebatang kayu yang diikat dengan benang dari kulit pohon. 
Kemudian ia membentuknya menjadi seperti sebuah kecapi. Setelah itu, ia mengambil senar dari 
ekor kuda. 


Logas ibn Lagis, Pemain Seruling Pertama 


Suatu hari ia melewati Hafaf yang sedang memainkan musik. la mendengar suara yang belum 
pernah ia dengar sebelumnya. la pun mendekat dan meminum minuman yang tidak pernah ia 
minum sebelumnya. Akibatnya, ia melayang hingga menuju negeri Babil. Ia berdiam di sana 
selama setahun seraya berpikir untuk membuat sesuatu. Kemudian pada suatu malam ia 
mendengar suara lalat. Ia lalu mengambil sebatang bambu dan melubanginya. Setelah itu, ia 
meniupnya. 


Abu Laysam, Pemain Gendang Pertama 


la adalah yang pertama kali membuat gendang. Alkisah, pada suatu hari ia menghamparkan 
ekornya ke wadah kaca milik Hafaf. Lalu Hafaf memukul wadah tersebut dengan tangannya. 
Ternyata wadah tadi berbunyi. Mendengar itu, ia pun segera mengganti ekor tersebut dengan 
kulit. 


Iblis yang Menghuni Tempat-tempat Tertentu 


Iblis yang bernama al-Gashgam ibn al-@ast menghuni tempat sampah. Ia memercikkan air 
kencing ke pakaian. Setan bernama Dafuif ibn al-@arib menghuni dapur. Ia menyibukkan para 
wanita untuk membuat marah majikan dan suami, serta menghuni periuk dengan menggaraminya. 
Lalu al-Riyadh ibn al-Damdan yang mengurusi harta dan simpanan. Al-Ragtib Syu menghuni 
kamar kecil. Al-Dahhak ibn al-Magthab menghuni gang dan jalan dengan mengantar orang-orang 
yang mabuk menuju rumah mereka. al-'Ashtif ibn al-Jadd menghuni tempat-tempat hiburan dan 
musik. Iblis Arabad dan Jasur ibn al-Luth mencampurbaurkan antara laki-laki dan wanita. Al- 
Buhaits ibn al-Magham menghuni pasar-pasar, serta al-Duwaif ibn al-Galgal yang menghuni 
kedai-kedai minuman keras.| Hadist Riwayat : Al-Hakim, Al-Tirmidzi |. 


Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah 
bersabda, "Sesungguhnya aku tuturkan kepada kalian tentang Dajjal. Sehingga, aku khawatirkan 
kamu tidak mengerti apa yang aku tuturkan kepado kalian. Sesungguhnyo sepasang kaki Dajjal itu 
pendek. Kalau berjalan sepasang kakinyo itu direnggangkan, berambut keriting, matanya buta 
sebelah, tidak melihat, tidak cembung don tidak cekung. Jika kamu merasa dibuatnya kabur, 
ketahuilah bahwa Tuhanmu Yang Mahamulia lagi Mahaagung tidak buta sebelah. 


Menurut para ulama, seperti yang dikutip oleh al-Hafizh Abul Khaththab alias Ibnu Dahiyat dalam 
kitabnya Maraj al-Bahrain Fi Fawa'id al-Musyrigin wal Maghribin, kalimat dajjal itu memiliki sepuluh 
makna. 


Pertama, menurut al-Khalil dan lainnya, dajjal adalah pendusta. Disebut pendusta, karena ia 
memasukkan kebatilan pada kebenaran. Kedua, menurut al-Ashmu'i, dajjal itu diambil dari kalimat 
dajjala yang berarti mengecat dengan ter. Ketiga, disebut demikian karena Dajjal melintasi 
pelosok-pelosok bumi. Keempat, dajjal itu berarti menutupi. Soalnya, Dajjal itu menutupi atau 
menjelajah ke seluruh bumi. Kelima, disebut dajjal karena ia menjelajahi bumi ketika ia menginjak- 
injak seluuuh negeri kecuali Mekah dan Madinah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1342 ) 344 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Selanjutnya keenam, disebut dajjal karena ia suka menipu manusia dengan kejahatannya. 
Ketujuh, kata dajjal itu sinonim dengan mukhorig yang berarti orang yang merobek-robek atau 
yang mengoyak-oyak. Kedelapan, menutur Tsa'labah, kata dajjal itu sinonim dengan al- 
mumawwih yang berarti orang yang melapis. Contohnya seperti kalimat soifun mudajjalun yang 
berarti pedang yang dilapis dengan emas. Kesembilan, kata dajjal berarti air emas yang dicatkan 
kepada sesuatu sehingga bagian luarnya kelihatan bagus namun dalamnya tidak. Disebut 
demikian, karena Dajjal mernang suka memperindah sesuatu yang batil. Kesepuluh, kata dajjal 
sama dengan farnad as-soif yang berarti batik-batik pada pedang. 


2359. CARA BERTAWASSUL YANG BAIK DAN BEBAS 
SYIRIK 


PERTANYAAN : 

2 Erwin Chelsea 

Bagaimana cara kita bertawassull yang baik, waktu Ziarah Wali....dan bagaimana niat kita waktu 
tawassul...?? Agar kita terhindar dari Syirik.... Mohon petunjuknya... trimss 


JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Cara tawasul agar terhindar dari syirik harus meyagini bahwa yang menciptakan segala sesuatu 
adalah Allah/tawassul tersebut tidak berpengaruh apa2 ya'ni yang memberi mudlorot dan manfa'at 
hanya ALLAH.: 


LAS MB IN OP ya Lai SU Ainny pp 3 Ola AI pada LS en gaada US OP dy orng dead Om Setu! Jar Ul 
Oky oi pas AB yA NI 3 AN Oka! ALI ya Abi Of ooitel Ha Ailaga slah 3 JA IIA Jang ola OS Ola 
YAV 2 0 gek jd Lea log Alas US 
sYU Iko adl Ul, Goa! eta Ap SH y LS Legi lea (Ely da1 Ale GI oli YL Jual 
PA gag AE JAE YU Jang an Ja lb de yiabt A8) Konga! LI 3 Lab og jl yah LI, 
YAV 2 op one ind To dal OIL 
SN ea 
CARA BERTAWASUL KEPADA PARA AULIYA-ILLAHI TA'ALAA ( Khususon Fil Magbaroh ) 
Ijazah “an : 
: Syeikhina wa Mursyidina wa Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bi Ali bin Hasyim bin Yahya,R.a. 
Pekalongan ( Mursyid Thori@oh Syadziliyah ) 


“ Wa Syeikhina wa Mursyidina Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani, 
R.a.Palembang Darussalam ( Mursyid Thori@oh Alawiyyah 


Assalamu'alaikum wr,wb.. bab berikut ini adalah Kaifiatul untuk bertawasul di Magom Waliyullah. 
Sebagian dari adab berziarah ke magam waliyullah adalah : 

1. Perbaguslah niat 

2. Perbaiki akhlak 

3. Bersih lahir dan batin. 

4. Mengingat dan meneladani perjuangan para Dai Ilallah 

5. Menyadari bahwa hidup didunia adalah sementara 


Insya Allah jika telah memenuhi sebagian syarat tersebut, kemungkinan @obul akan cepat. Tujuan 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1345 ) 345 


ziarah kepada para Wali adalah meneladani perjuangan mereka dalam menegakkan kalimat 
Tauhid. Bertawasul kepada mereka, menurut ijma' para Ulama hukumnya : DIBOLEHKAN. 
Tawasul atau wasilah artinya Mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. Allah telah berfirman : 

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan 
diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Al- 
Maidah : 35 ). 


Ayat ini dikuatkan oleh firman Allah SWT : 

“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka” ( Al- 
Isra : 57 ). 

Perbuatan Tawasul sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah ( HR.Ath-Thabrany dalam kitab 
Ausath dan Al-Kabir juga Ibnu Hibban dan Hakim ), serta para sahabat beliau, diantaranya 
Sayyidina Umar bin Khotob ( Ad-Durratus Saniyyah fir-raddi “alal Wahabiyah : Syekh Ahmad Zaini 
Dahlan ), Sahabat Bilal bin Harits. 


Hakekat Tawasul kepada Nabi, Wali dan Ulama 

Tawasul adalah sebagai sebab yang dapat menyebabkan doa dikabulkan oleh Allah. Tawasul 
diperbolehkan dilakukan dengan seseorang yang masih hidup atau pun yang sudah wafat. Yang 
dalam hal ini jelas kesholehannya. Perbuatan tawasul ini ada tuntunan langsung dari Guran 
maupun Al-Hadits serta bimbingan dari Alim Ulama. 

Berbagai macam cara tawasul telah diajarkan para Alim Ulama kepada kita. Dan menjadi warisan 
turun-temurun diantara murid-murid mereka. Maka diantaranya adalah yang Al-Fagir tuliskan 
dibawah ini. Maka jika engkau berkeinginan agar hajatmu tercapai, dengan kondisimu yang hina di 
mata Allah SWT-maka carilah asbab yang dapat mengantarkan keinginanmu dihadapan Allah 
SWT. 

Inilah Ritual Tawasul yang dimaksud. ( Sebaiknya sebelum memulai bertawasul sebaiknya 
membaca @oshidahnya Al-Habib Abdullah bin Husein bin Thohir Ba “Alawy saat berada didepan 
Magom Sang Wali ) 


Dan setelah itu dalam posisi masih berdiri, bacalah salam untuk wali yang kita Ziarohi : 
Assalamu'alaika Yaa Waliyullah 

Assalamu'alaika Yaa Da'i ilaa Thoriigillah 

Assalamu'alaika Yaa Man akromahulloh bil “Ilmi wal wilayah wa 'inda gobri ahli baitin nabiyyi 
Sholallahu “alaihi wa sallama tuzaadu bihadzihil kalimaati. 

Assalamu'alaika Yaa Ahla baiyti Rasulillahi Sholallahu “alaihi wa sallama. 

Assalamu'alaika Yaa Baniiz Zahroo-il Batul. 

Assalamu'alaika Yaa Baniil Musthofa Sholallahu 'alaihi wa aalihi wa sallama.. 

Assalamu'alaika wa “alaa jaddika Rasulillahi Sholallahu “alaihi wa sallama. 

Assalamu'alaika wa “alaa jaaddatika Sayyidatina Fatimataz zahro sayyidati nisaa-il “aalamiin 
warohmatullahi wa barokatuh. 


Kemudian duduk sambil membaca : 

Attahiyyaatul mubaarokaatush-sholawaatuth-thoyyibaatu lillahi.Assalamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu 
warohmatullahi wa barokatuhu. Assalamu'alainaa wa'alaa 'ibaadillahish-shoolihiin...( Yaa Hayyu 
Yaa @oyyum.7x tanpa nafas ) 

Allahumma inni waagifun bibaabika walaa-idzun bijanaabika wa muta'awwidzun bijalaalika wa 
mutawassilun bi auliyaa-ika wa mustasyfi'un bi waliyyika................. anna, antagdhiya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1346 ) 346 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jamii'a haajati.....( sebut hajat kita ) 
( Cat : setelah kalimat bi Waliyyika sebut nama Wali yang kita Ziarohi ) 


Setelah itu membaca : 

» Asyhaduan laa ilaha ilallah wa asyhaduanna Muhammadar rasulullah.3x 

« Astaghfirullahal adhiimal ladzii laa ilaha illa huwal Hayyul @oyyumu wa atubu ilaihi.3x 

» Sholawat Ruh : 

Bismillahir rahmaanir rahiim. Allhohumma sholli “alaa ruuhi sayyidina Muhammadin fiil arwaahi wa 
'alaa jasadihi fil ajsaadi wa 'alaa @obrihi fiil @ubuuri wa “alaa alihi wa shohbihi wabarik wa sallim 
tasliiman bi godri “adhoomati dzaatika fii kulli wagtin wahiin.11x 


Setelah itu bacalah surah yasiin wa tahlil seperti biasanya. Baru kemudian kita membaca fatehah 
khusus kepada waliyullah tersebut. Mulailah dengan pembacaan fatehah sebagai berikut.... 


1. Alfatehah liridho illahi ta'alaa... syai-un lillahi ta'alaa.... alfatehah.1x 

2. Alfatehah lisyafaa'atin Nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu “alaihi wa alihi wa sallam... 
.Alfatehah 1x 

3. Alfatehah libarokaati karoomati auliyaa-illahi ta'alaa....Alfatehah 1x 

4. Afatehah liridhol walidayni syai-un lillahi ta'alaa..... Alfatehah 1x 

5. Alfatehah li akhi wa tau-amaani wa goriibi syai-un lillahi ta'alaa..... Alfatehah 1x 

6. Alfatehah ilaa ruuhi karoomati ......... ( Nama Wali yang dimaksud )....... wawalidayhi wa masya- 
ikhihi. .....Alfatehah 1x 

1. Assalamu'alaika Yaa Syekh.......... (Nama Wali yang dimaksud ) 7x...( Hadir ) 

8. Hatta Arokum bi'aiini wa ukallimukum bilisaanii. 7x 

9. Kemudian baca Dzikir ini : Yaa Huu.1511x 


Kemudian bacalah Amalan Asadullahil Gholib. Pembacaan ini dimaksudkan untuk pencegahan 
dari kedatangan Ruhaniyyah atau sebangsa jin yang akan menyerupai Wali yang kita inginkan. 
Insya Allah setelah membaca ini maka ruhaniyyah / Jin / Khodam itu tidak akan bisa menyerupai 
sang Waliyullah. Ciri-ciri kedatangan Waliyullah biasanya diiringi dengan suasana yang terasa 
hening, badan dan pikiran kita terasa tenang, hati merasa haru.Terasa tumbuh Jiwa Tauhid 
kepada Allah SWT, meleburnya nafsu dalam diri, timbul rasa berdosa akan kesalahan / maksiat 
yang kita perbuat. 


Alfatehah “ala niyyatil hifzhi wassalamati min syarril kholgi ajma'in,waliridho illahi ta'alaa syai-un 
lillahi bissiril fatehah..... 

1. Asyhaduan laa ilaha illallah wa asyhaduanna muhammadan rasulullah. 3x 

2. Astaghfirullahal adziim. 3x 

3. Allahumma sholli “alaa sayyidina muhammadin nabiyi'ummi wa 'alaa alihi wa shohbihi wa 
sallam.3x 

4. Fakasyafna 'anka ghithoo-aka fabashurkal yauma haddid.3x 

5. Lahaula walaa guwwata Illa billah. 

6. Bismillahi...( Allahu akbar.3x senafas) tawasaltu bi sayyidil imam masyrig wal maghrib 
asadullahil gholib sayyidina ali bin abi tholib wa tilmidzihi dzul-iman lagobuhu kian santang, wal 
habib abdullah bin abdul godir bil-fagih, wa syekh........ (isi dengan nama wali yang kita ziarohi ) 

71. Allahumma iyyakana'budu wa iyyaka nasta'iin....... ( Niatkan disini hajatmu) 

8. Ihfazhna wa salimna min syarril kholgi ajma'iin. 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4347 ) 347 


9. Bihaggi.... : Laa ilaha illallah. 7x (tahan nafas....) 

10. sambung dengan ucapan : Muhammadur rasulullah sholallahu “alaihi wa sallam. 

11. Ya 'ibadallah a'iinuuni.3x 

12. Ya Rijal Ghoib unshuruni billah.3x 

13. Ya Allah..66x / 1000x 

14. Sholawat Nuur: 

Allahumma sholli “ala nuril anwar, wa sirril asror,wa tiryagil aghyaar, Wa miftahii baabil yasaar, 
sayyidina muhammadinil mukhtar wa alihil ath-har,wa ashabihil akhyaar, “adada ni'amillahi wa 
ifdholi...11 x 


Selanjutnya hidupkan dzikir nafasnya selama kurang lebih 10 menit / selama setengah jam / 
selama yang kita inginkan ) 

Caranya: 

1. Tarik nafas dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun, baca : HUU 

2. Turun nafas dari ubun-ubun kebawah susu kanan 2 jari, baca : ALLAH......sambil munajat 
kepada Allah dibatin . Fokus untuk kehadiran sang waliyullah 


LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-585887894767356 


2371. MAKALAH : DELAPAN ASHNAF AHLUSSUNNAH 
WAL JAMA'AH 
Oleh : Timur Lenk 


Delapan ashnaf Ahlussunnah wal Jama'ah yaitu : 

. Para Ulama pakar tauhid 

. Para Ulama pakar Figih 

. Para Ulama pakar Hadits 

. Para Ulama pakar Adab dan Nahwu 

. Para Ulama pakar Giroat 

. Para Ulama Sufi yang zuhud 

. Para Pejuang yang membela Ahlussunnah wal Jama'ah 

. Orang 'awam dari kalangan umat Islam yang membenarkan dan taglid kepada para Ulama 

Ahlussunnah wal jama'ah dan selamat agidahnya dari bid'ah-bid'ah dlolalah. | Kitab: Al-Fargu 

bayna al-Firog Imam "Abdul @ohir al-Baghdadiy |. 
Setda! PALA Ags pLaYI Jyis 20th) Atadl Jat lol Ola 
JI oya Also Alt Relay Aunadl Jt Of Al (5 Anal Iyadel: 


Oo ND AB DN— 


TAYLOR Byby Ill, Aly elang Ae AS) Cpally gl Al Lala Iobolo ipin ino 
CN KALI GA ay dalan) dab ya Ngga ol Oral ya iii Bj pall oya gp Ia GL, dalejl, 
JA ega Ja Play Cin jlmly Reog. 

2-— Alie ay AI 3 Alisa Kama ed Syaet 3 Iyakite Gg ya tetgaaily SJ EP oya ARA Resi Heia GI Hall, 
SBI ga toga ya pil Lal Jalan Yg dam pb ya LAU Iles Al Ang) AS (JL SNI, JAIN ya eni AINI 
alga elakah Ole RI ani plgak NI SAI Ogo Cl Hill Ol Ab Ae DI na, Lay SSI mag ca 3 dl jd 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1348 ) 348 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mgr Ily AI oya PAI Hilal ae el Ipimolg caleg COLate) Casy S3 al dalah IIJE9 3 ASIN de JUN Oli 
KU yag Rina OT ea Ray AS Jelita nyang Sal AILAII ey Jt oya Tyson oya RAI Halo Anal 
kanan, mal Land UU! Rel Lo peng Igo AaaN EA Iga NI INI & 839 CA de Tama Jr Ig) el, 
Aemely tg at Soul td Hd ala dik galge CNN Cal, CL lou #A0ladel Odia 3 Jeung 
Jet ea oya ea Me Ibal ) ASULAI J yan Raka OI Igakiel adil lada! Alay call Jaly ci cs sai 
JL el AYI. 
3— gamma! Cm ajang Cerbung dala AN ba ai ye Bo plN Gita JI Bes Lele Tabole Gb begin IE Hill, 
ALA ega Jah gag oya seada SMA gada Palak Dj (Jeda TI Ill Iga y2y elgin akal. 
A-— yag alay 6 JASA AAbI Rail ne Ae Lg png Ai pa pad HI aah PSU Lala Ieboloet pb in al Samad 
Oia) adl Only Ind oya yaa al Alay takan ly GJM (ana VI APN Cell CA yang EA yi 
Vg Giina! Jarf oya SU JUS SAI oya ee II aa IL ag CEAN MaS ai nya Plh ya sia Uli ale 
PE Aa 3 Im dj OS. 
H-— Gala 39 Je elagty GOT DU pandi Open yag CUT Cole Oyong Lake Pelet adil Hei mt Hall, 
ALI elsa Jal Oh G Oo cat Jah. 
O-— Of Iyakey con yembl Igaig co gaik Iga yg el pia Ig pel ely matt Ig mah pdl Aa yaa ola II Hepi ooh Hall, 
HAN png Cola pad oke YI ai Igale Cjll Jeda (de Kemaley CE HI 32 Jykaa Idi JS og, nadi) memall 
H2 tel 0S Ny cela ab Okay Y eta gd 5 jab ya Oy ceaad Jl ae de BAYI Bola Feb 3 
PAN! 92 PLPYL UP) Le keliidly copa paladly cake JS plg IL AI) yang pedikay Camat (diy daya 
PL aa dk el Jai AN sling iya eri A1 Jas Ip ale. 
T-0 yha tercakamak! Pt Uyatey Colak! shdel geLaLE (3 ASIN 0 y013 3 Crab ai 3 Ogbeal ya G3 Hen aldi Hall, 
Vai Agate Sad PP 2 4d dea II Ip or Ay RELA Rani Jal Alia pyyat G Oyygbiny Kalo) HL ye 
| | Ang Air Ui dbs Al mal TOGA OKI 2) pn enimuadi pad DI Of ls nevagd. 
B-tely AL siya NI Jat led La seb IA UJI Rale Oo Rindi Jual padi Upah SE OI Rate Se PI EA 
Al Iyory Cataly Any Cake j3 Jadi gal 3 Reed Rina! sale Uu yani Igekisel opal Halal uya Jali Ik Un I 
Ad ya! gir Ulil ea 2 jay AILAI sya Ja gag ya ad Ngakitn Dg cal ly NB PP 3 aah ee daa 
Kdie Jl di AS tai DI adl Kg opal Donna Ceee yag Keladely Aina Jl Ilol 2 jd WA yi 
Sela! PALI AS PLAY AdG TEA oa SAI MLS di Ugaley Cabor Telor YL di) BEI G9 AI LA 3 ca 
323- 319: p — 20077 ino — SAI — SI Ja LA — Asad Aa 1d HL AA 1 (29) 
LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/582963398393139/ 


2373. MALAIKAT JIBRIL CUMA SATU ATAU SATU 
DEPARTEMEN ? 


PERTANYAAN : 
Mbah Kusangkan 
Mau tanya ikhwan...malaikat jibril itu cuma satu saja..atau satu departemen (banyak)..matur 


www.islamuna.info 


A@IDAH ( 1349 ) 349 


SUwUnN. 


JAWABAN : 
2 Mbah Godek 
Wa alaikum salam . Bismillah 
sae oo Fe at ag ea da one ed Jason LET Akal ea (33 200p oyau SE) Boga lk 
kaan Lely SSI go Olbnan IU oya Jl Alang Sl Is dl sal OS SY (lal deler Japer al ya Jl JB Hadi ey 
Gd kn Ray JS OLis JI OjS daa3 II dual) oya Jany Ag GLS ilanad Bp Color JS Ulee Silasu Ala 
LL aya Sa AI Gado ya S3 Ain tia FP IG Ba Uang BUSE pa JS oil LB maka dil guy Hg 
AL Aas Tai anda Jaye Conny LAI Aya Jl SLS AL Opa Mo Se AKU SL j 
Adapun jibril adalah penyampai wahyu pada para Nabi telah berkata ibnu hatim dari Atho' bin 
Assa ib pertama kali mahluk yang dihisab besok pada hari kiamat adalah jibril alaihis salam 
karena dia adalah kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu pada para rosul-NYA dan jibril 
adalah yang pertama kali mengucapkan SUBHANA ROBBIYAL A'LA Adapun sifatnya yaitu ia 
mempunyai 600 sayap jarak antara 2 sayap itu bagaikan perjalanan 500 tahun,ia mempunyai bulu 
mulai dari kepala sampai telapak kaki yang warnanya seperti za'faron dan disetiap bulu cahayanya 
seperti cahaya mataharidiceritakan bahwa setiap hari jibril menyelam dilautan cahaya sampai 
360x,ketika ia keluar maka tetesan2 cahaya itu pada jatuh dan dari tetesan itu Allah menciptakan 
malaikat yang sama bentuknya dengan jibril yang pada membaca tasbih pada Allah sampai hari 
kiamatarti jibril dengan bahasa suryani adalah Abdullah(hamba Allah). Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/590247294331416/ 


2379. DIMANA TEMPAT ORANG GILA DI AKHIRAT ? 


PERTANYAAN : 
Baitul Ang Ais 


Mohon jawaban dan bantuannya kepada semua Asatidz. Tentang tempat Orang gila dan orang 
judam nanti di akhirat. Trimakasih 


JAWABAN : 
2 Kang As'ad 
Orang gila, ketika kegilaannya mulai baligh sampai ia meninggal, insya-Allah dihukumi 
sebagaimana orang yang meninggal ketika masih kecil.jika gilanya setelah baligh, lalu sampai 
meninggal.... diperhitungkan dulu amal perbuatannya sebelum gila. 
OLS IIS) HAK ali Oam Jill Tg. Ol Ilegal HADg Bye Hala Jill JAN Sad Sg ig 
Kai op PE la IU NE la aa MUI peta UL XXX. UpS Ala Ol 3 JS S4 Sandi IE aa yb 
CP 2 3 SIS lag aja sb OS) 
( Tuhfatul Murid syarh Jauharoh at-Tauhid karya syaikh Ibrahim al-Bajuri hlm 67 cetakan Dar as- 
Salam tahun 2002 |. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/587938894562256/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2396. MENGHINA NABI SAAT BERAKTING DI FILM ATAU 
SANDIWARA 


PERTANYAAN : 
Alan Fahmi 


Banyak skali di sinetron para artis melakukan akting dan kata2 yang dapat menyebabkan ke 
kufuran. Contoh mereka menyacat nabi dan shabat. Pertanyaan : apakah bisa para artis dikatakan 
kufur ???? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Bisa menyebabkan kufur kalau memang ada i'tigad / meyagini, inad / menentang dan istihza' / 
menghina, kalau tidak ada 3 unsur di atas maka tidak kufur. : 


M0 PSI Ud ejaan YI ad SI af SU YU Bo JUS Jua 3 SOMYI dai id NAS de pall oel BNI ola of 
HAN Orde 35 JUS Jha Yg AIYI dai YG UU pb II AS Am jl OLI Ia oi aU 


OP el jinak Tety LAS Y Ola jl ato pas Ie LAN boy abg al ola Bon Y JASA Ain yako 15) lal Ol Lang : 
Yav 


2 Kang As'ad 


Setahu saya, menghina Nabi atau siapa pun yang wajib dimulyakan dalam Islam, bisa 
menyebabkan kekufuran....walaupun hanya main2/akting 


2 Abdul Rochim 


Pendapat saya : tidak ada kepura-puraan dalam akidah...dalam ugudul jain jelas dikisahkan 
bahwa ada beberapa tahanan muslim di negeri dengan pimpinan yang musrik. tahanan tersebut 
diminta menyatakan untuk meninggalkan iman mereka untuk mengikuti pimpinan agar 
diselematkan dari hukuman mati... tapi setelah semua menyatakan pindah keimanan (meski itu 
hanya untuk cari selamat(bab yng ini agak panjang karena nabi Ibrahim AS pernah berbohong 
agar istrinya tidak diambil penguasa dzalim)...akhirnya mereka pindah iman (meski hanya secara 
kata2) semuanya kecuali satu orang... meski demikian sang pimpinan tetap menghukum mati 
semuanya termasuk yang sudah mengikuti ajarannya... 


Ujung cerita, kepala mayat2 dikisahkan berpindah dengan sendirinya berkumpul sesuai 
keimaanan akhir mereka//hanya satu yakni yang terpisah yakni yang tetap dalam iman islam. 
kepala mayat yang ebriman kmudian dikabarkan beruntung atas ketetapan imannya, sementara 
kepala mayat2 yang lain dikabarkan tidak beruntung dan masuk neraka karena menyalahi iman 
mereka(walau hanya dengan kata). 


“Tambahan : Hukum tindakan yang tidak diakui dlam agama kita adalah ayng dilakukan karena 
bodoh atau tidak sengaja (bisa karena tidak sadar, refleks, dsb) wallahu a'lam, mohon diluruskan 


Muhammad Thorig 


Punten ikut nimbrung nih hehe...lo dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa tidak 
dihukumi kafir asal hatinya tetap iman seperti cerita shohabat Ammar bin Yasir yang diabadikan 
dalam al Guran... 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1351 ) 


OLYU uytalan Alay ST ep YL.... 


Adapun dalam keadaan ikhtiar tidak diperbolehkan mengucapakn kata-kata yang menjurus pada 
kekufuran kecuali hanya sebatas hikayat atau cerita yang menceritakan seorang tokoh kafir yang 
mengucapkan kata demikian... mungkin seperti itu... wallahu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/593357074020438 


2397. PENJELASAN ISRO' MI'ROJ DARI SYAIKH NAWAWI 
AL-BANTANI 


Penjelasan mengenai Isro' dan Mi'roj (Allah tidak diatas , Allah tidak diatas langit , Allah tidak di 
atas 'arsy) 


£Y kioap CNN ji MS 3 SIA sud! led Sg AAL Gamtl All JG 


AI de JB akan y Aa AI Ap Gal II Up yanin DS UI 3 SUS ye AL aja Aor Y 9 OX 3 IS 4 dilouga dl ml 3 
PA ga BPI TI LL Sa En OA ga Ya aa ut usia IP pke Y el 3 Ale 
2 yan don Gd din LAN Teh UNS El lt 3 Adi 3 ah 


Al-“Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawiy Asy-Syafi'iy Al-Bantaniy Al-Jawiy dalam kitabnya " 
Nur Adh-Dholam" syarah 'Agidatul 'Awam halaman 42 baris 3-6 mengatakan : Allah Ta'ala tidak 
berada di suatu tempat maupun arah , Maha suci Allah dari yang demikian (bertempat atau 
berarah) , tempat hanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sholla Allahu 'alaihi wa sallam. 
Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wasallam bersabda : Janganlah kamu menganggap aku lebih 
utama daipada Nabi Yunus bin Matta , maksudnya : Janganlah kamu berprasangka bahwa aku 
lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Yunus hanya karena Allah mengangkat aku ke atas langit 
yang tujuh sedangkan Nabi Yunus berada didasar lautan didalam ikan , masing-masing dari kami 
berdua nisbat kedekatan dari Allah ada pada batasan yang sama. 


Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menempati langit atau 'arsy atau suatu tempat karena Allah 
ada tanpa tempat dan arah. Andaikan Allah bertempat di LANGIT atau diatas 'ARSY atau ada 
pada arah ATAS niscaya orang yang berdiri lebih dekat daripada orang yang sujud , para astronot 
lebih dekat daripada para wali , orang yang naik pohon lebih dekat daripada orang yang sedang 
menggali sumur, namun kenyataannya tidak demikian , Imam Muslim meriwayatkan hadits dari 
Abu Hurairah radliallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : 


MEN Naa an Sea Oa tetes 
Keadaan dimana seorang hamba menjadi paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia dalam 
keadaan sujud, karenanya perbanyaklah doa (ketika sujud).” (HR. Muslim). 


Lalu bagaimana dengan ayat yang dijadikan dalil orang-orang salafi wahabi untuk menetapkan 
Allah di langit. Padahal yang benar adalah Allah Ada Tanpa tempat yaitu surat Al-Mulk ayat 16 
dan 17 : 
16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir 
balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang?, 
17. atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan 
mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat 
mendustakan) peringatan-Ku ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1352 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mari kita lihat tafsirnya Syeh Nawawiy al-Bantani dalam Tafsir Munir Juz 2 hal 390 cetakan Dar Al- 
Ilmi Surabaya : 


DKM ye Ilasa yag MN SA) PSI S4 Sak Ol slama! Aa pera Il ala DSA Say AAL paid LI JL 
Syaikh Muhammad Nawawiy Al-Jawiy dalam menafsiri surat Al-Mulk ayat 16 tersebut mengatakan 
: Dan Ia (Allah ) Maha Luhur dari tempat. Artinya Allah Ada tanpa bertempat. 

Kemudian pada ayat yang ke 17 beliau mengatakan : 
OSN os aja yag slawi DA OyAS ya OA Uaat peni Ja ai (oli Sa al) 


17. atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit) Yakni akan tetapi apakah 
kamu merasa aman wahai para pendusta terhadap Allah yang engkau sangka bahwa 
sesungguhnya Ia Ada dilangit sedangkan Ia (Allah) Maha Suci dari Tempat. Artinya Allah ada 
tanpa bertempat. 


Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Ada tanpa tempat , adapun keyakinan bahwa 
Allah ada dilangit adalah keyakinan orang-orang kafir 


Hukum orang yang mengatakan "Allah ada di setiap tempat" atau " Allah ada di semua tempat" 
menjadi kafir jika ia memahami dari ibarot tadi bahwa Allah menempati setiap tempat , adapun jika 
ia memahami dari ibarot tersebut bahwa Allah menguasai setiap sesuatu maka tidak menjadi 
kafir , namun wajib di cegah karena dua ibarot tersebut tidaklah muncul dari para ulama salaf , 
akan tetapi dari kaum mu'tazilah dan kemudian digunakan oleh orang-orang awam yang tidak 
tahu. Ibaroh: Ash-Shirot Al-Mustagiim Syaikh 'Abdullah Al-Haroriy hal 37 : 


Olly ea dala AN Of Roll ya gia OS Ih KAKI UII meat ad OA JT SB Ol Jaka oa S3 
Cara US gagka HS Ana ka 9 6 ASI SB se JS da Jaana Ia il BI Ol ya pegi OS II UT 6 SUII « 
iyall Alor Laghantal # Ajal 00 Ja Hilal! 52 Ur yole Len URY € Jl IS de lari AI 
YV ma AI Al Ae Garbl pakta! BI mad 3 III 
Hati-hati !! Wahabi selalu bilang Allah bersemayam di atas 'arasy di atas langit di atas sana 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/599696166719862/ 
2406. HAKIKAT PETIR DITINJAU DARI TAUHID 


PERTANYAAN : 
Ipat Patmawati 


Assalamu 'alaykum. . apa benar, suara petir / halilintar / bledek yang dahsyat itu suara orang yang 
lagi disiksa di aherat sana ? terimakasih...” " 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Wa'alaykumus salaam , sebatas yang saya ketahui petir / halilintar itu adalah suaranya malaykat. : 
NJAY nia! SA Hlm IS ya MA ASIN ya Ula AE 3 alat al us 
VAN GL abi yo Jd ya IS MN MN pa Ae, y dp 


Petir itu adalah malaikat menurut pendapat lain petir itu suaranya malaykat 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1353 


» Mbah Godek 


Bledek / petir adalah malaikat sedangkan kilat adalah sayapnya yang lagi menggiring awan,dan 
yang terdengar adalah suaranya malaikat atau suara giringannya malaikat. 


US Syam Arun Sol Sl ae JI Of Aa ye Aki ye PYI Gladi J3 (180 (1) € lma Bf BUSI J- GA BY! 

A3 gap £ pemdi Ii dea (Poni 

JB AEI Ie V3 IE dd Sel le Sya K0 jl 

Gia SESI Ka BAN, BAL SE Jia OS Kantin Of SI Uye Ja ALI Unet JB mal Urat (254 Ily 1 

Faisal, Galy An Risma J3 Ol DL 

C3 ya SW AS 3 3 IE gay Ionadh 3 AI IL ASI 3, Jas ge SU UI Op, ca RUN suda Ol 

AI gb Lega Ab yang Prada JS ya Sa Ae talang Jis WUS 3 O padi! pilu! elade Cakil WB Mall de kl ek 

Aowandl U6 B yang JU oya HJ Ong Lia lake) gang Uye £ pama! Wall, Ji 

Sole gan Sl Sy lia Kolosal ditusly Risa Ga JI dad ya Wb anak An IS Gale LM ja Ada L Ill, 

M3 “3 S3) 

Jika ditanya apa hakikat petir,kilat dan halilintar ? maka para filsafat kuno berpendapat bahwa petir 

timbul dari kerjaan kekuatan listrik yang ada diawan,dan mereka telah menerapkan bukti pendapat 

tersebut pada buku2 dari bentuk penggiyasan ghoib pada perkara yang nyata kami menjawab 

ulama' islam kuno terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini,sebagian ulama berpendapat bahwa 

petir adalah malaikat yang bertugas diawan dan menggiringnya kapan Allah berkehendak 

sedangkan suara yang terdengar adalah suaranya malaikat tersebut yang juga dinamakan petir, 

ditangan malaikat tersebut ada cemeti dari api untuk mengggiring awan sedangkat kilat adalah 

sesuatu yang menyengat dari cemeti api tersebut dan ketika malaikat tersebut sudah memuncak 

murkanya maka mulutnya mengeluarkan api yang bernama halilintar..dan yang berpendapat ini 

telah berpegangan pada hadis ahadi yang menceritakan tentang hal tersebut. | ALHUSUNUL 
HAMIDIYYAH hal 186-187 |. 

Ly Ayo | pawai la deg bund US Hyang Arpntort Sodly Sa ae JI Ol ale ye Ak ye PYI 3 eelali Jas, 

JB MEI Ie V3 SW, Ad Seret le Ayun 

Lon Slip Upilei An JB Slonsal! me Sonny Gia! ymol Lila Koloni AI Lang JL pelang dala AI aa dil guy 

Ae adi & yawdli Il ey Leon Uus Lead dl Ola CSI 

42799 ya3 d2r99 Ollmil dang agan g Ann gl dd Ella de JI Ol Lada JB lam Gpp MAL 3 Fl SA OBYI 3 Lb pad! Ju 

Sl ida dnidk puan Sk at 40799 ad 

#3 a32 (leh 3, 

Assyafii didalam kitab AL-UM mengutip pendapat imam mujahid dari seseorang yang tsigoh (bisa 

dipercaya) bahwa sesungguhnya petir adalah malaikat sedangkan kilat adalah sayap-sayap yang 

digunakan menggiring awan,menurut keterangan ini,suara yang terdengar adalah suara malaikat 


atau suara penggiringan awan.dalam hal ini memang terjadi khilaf,dan memutlakkan kata petir 
dengan arti suara yang terdengar merupakan bentuk kata majaz. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diriwayatkan bahwa Rosululloh SAW. bersabda,Allah telah mengutus awan kemudian berkata- 
kata dengan sebaik-baiknya perkataan dan tertawa dengan sebaik-baiknya tertawa,dengan 
demikian petir adalah ucapannya sedangkan kilat adalah tertawanya (kilatan sinar yang nampak 
ketika tertawa).mengikuti keterangan ini berarti yang terdengar adalah suara petir itu sendiri 


Assuyuti dalam kitab AL-ITAON mengatakan bahwa ibnu Abi hatim meriwayatkan dari 
muhammad bin maslam,ia berkata,telah sampai padaku bahwa sesungguhnya petir itu punya 4 
wajah.yaitu wajah manusia,wajah sapi,wajah burung garuda dan wajah singa,dan ketika 
menggerak-gerakkan ekornya maka itulah yang bernama kilat Wallohu a'lam pada hakikatnya 
setiap sesuatu. | ALBAJURI juz 1 hal 236 |. 


2 Alif Jum'an Azend 
Musnad Imam Ahmad 2353 : 


GAP pp Aa Gp MA oi JA ara Ken al Tea SIS ega ASP ba aa Was Ka jl Sab 
BN ra ba Dp Ae LS BLU ih UN EA 3 le db 0 Ji SI Ate 
AE IG GAN le 2 Cup YG Wa JK JS Jo Ja dn YG 1 Ja ata Laga SE BEA 
AL Un 3 DSA AL Ja Ue Gp ob Ahh JG S3 IG AI ep 3S Urai IG ab ab Uh ola 
age JG Sp IS DAN Ge Uh deg pi Cah Bp ata DI JG tom lo Jar CU Ul WAE ST Wah 
ng da Kla og Ae ia Bepe UB Sa LE ag pad Ji ya Han JB 3 AJB maa op 


NBA 


Ls JB amat SAI yaa Ki UBI Ai Af ea yng MA aj Jia Dbnaki g Ka Mu Ja 
IG Wont Un ea Aa TA Te nd Sa Waah D1 BRA AN Cah Kn) Lai Ka ito LG 
Jali, CAN LM ja sa Jatkua S3 Y Gas sa ae LA J Ft ta 35 2 j6 2 "3 ne 


220p 2 2. 


Telah menceritakan kepada kami (Abu Ahmad| telah meberlakan kepada kami fAbdullah bin Al 
Walid Al "lil dulu dia pernah mempunyai perkumpulan, kami pernah melihatnya di dekat Hassan, 
dari (Bukair bin SyihabJ dari (Sa'id bin Jubair dari (lbnu Abbasl, ia berkata: Orang-orang Yahudi 
datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya: "Wahai Abul Gasim, kami 
akan menanyakan kepadamu tentang lima hal, bila engkau memberitahu kami tentang itu, maka 
kami tahu bahwa engkau adalah seorang Nabi dan kami akan mengikutimu." 


Lalu beliau mengambil sumpah atas mereka sebagaimana Israil terhadap anak-anaknya, yaitu 
mereka mengatakan: (Allah adalah saksi terhadap yang kita ucapkan (ini)). Beliau pun berkata: 
"Sampaikanlah." 


Mereka berkata, "Beritahu kami tentang tanda seorang Nabi." Beliau menjawab: "Kedua matanya 
(bisa) tertidur namun hatinya tidak tidur." 


Mereka berkata lagi, "Beritahu kami, bagaimana (proses bayi) menjadi perempuan dan bagaimana 
menjadi laki-laki?" Beliau menjawab: "Saat bertemunya dua air (yakni sperma laki-laki dan sel telur 
perempuan), bila sperma laki-laki lebih dominan terhadap sel telur perempuan, maka (anaknya) 
menjadi laki-laki, dan bila sel telur perempuan lebih dominan terhadap sperma laki-laki maka 
(anaknya) menjadi perempuan." 


Mereka bertanya lagi, "Beritahu kami, apa yang diharamkan Israil atas dirinya sendiri." Beliau 
menjawab: "Beliau pernah menderita penyakit kulit dan tidak menemukan sesuatu (makanan) 
yang cocok kecuali susu anu dan anu." Abdullah bin Ahmad berkata: Ayahku berkata, Sebagian 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1355 


mereka mengatakan: "Yakni unta." Beliau melanjutkan: "Maka ia mengharamkan dagingnya (atas 
dirinya)." Mereka berkata, "Engkau benar." 


Lalu mereka bertanya lagi, "Beritahu kami, apa (hakikat) petir itu?" Beliau menjawab: "Salah satu 
dari malaikat Allah 'azza wajalla yang ditugasi mengurusi awan, pada tangannya, atau di 
tangannya, terdapat cemeti yang terbuat dari api, dia mencambuki awan untuk menggiringnya ke 
arah yang diperintahkan Allah." Mereka berkata lagi: "Lalu suara apa yang terdengar itu?" Beliau 
menjawab: "Itu suaranya." Mereka berkata: "Engkau benar. 


Kini tinggal satu (pertanyaan), inilah (penentu) yang kami jadikan alasan untuk berbai'at kepadamu 
bila engkau memberitahu kami tentang ini. Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun kecuali ada 
satu malaikat yang mendatanginya dengan membawa berita, beritahu kami siapa temanmu itu?" 
Beliau menjawab: "Jibril 'alaihis salam." Mereka berkata: "Jibril, dia yang menurunkan peperangan, 
pembunuhan dan siksaan, dia adalah musuh kami! Seandainya engkau mengatakan Mika'il, yang 
menurunkan rahmat, menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan, pasti (kami mengikutimu)." 
Maka Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: (Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril) hingga akhir 
ayat. Wallaahu A'lam .. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/599257483430397 


2408. Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ) 


Dari postingan member bernama Muhammad Bahruddin 
Mempertanyakan Ideologi Hizbut Tahrir 
Oleh: Redaksi Buletin Tauiyah" 


Pemikiran Islam pada saat ini telah diwarnai dengan berbagai macam sekte. Di antaranya adalah 
Hizbut Tahrir. Sekte ini ternyata cukup digandrungi oleh kaula muda dan aktivis kampus. Namun, 
aliran yang didirikan oleh Syeikh Tagiyuddin an-Nabhani ini, ternyata dibangun dari pemikiran 
muktazilah yang dibungkus dengan kemasan yang begitu rapi dan telah keluar dari keyakinan 
mayoritas ulama salaf. 


Dari sini, penulis akan menunjukkan beberapa bukti. Di antaranya: 
1. Mengingkari gadha dan gadarnya Allah. 


Dalam kitab al-Syakhshiyyat al-Islamiyyah juz 1/71-74, an-Nabhani secara vulgar memberikan dua 
kesimpulan. Pertama, semua hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia, sama sekali tidak 
ada kaitannya dengan gadhanya Allah. Kedua, kesesatan dan hidayah itu datangnya dari dirinya 
sendiri, bukan dari Allah. 


Melihat pernyataan an-Nabhani seperti itu, kita hanya bisa merasa lucu dibuatnya. Karena kalau 
kita mau mengkaji ulang, ternyata banyak sekali ayat al-@uran dan Hadis shahih yang 
menjelaskan tentang gadha dan gadarnya Allah. Dan penulis kira tidak perlu untuk 
mencantumkannya karena terlalu banyak. 


2. Takwil bukan tradisi ulama salaf. 


Dalam hal mentakwil ayat mutasyabihat, an-Nabhani memberikan kesan, pertama, di kalangan 
ulama salaf tidak ada yang ahli di bidang ilmu kalam. Kedua, mengesankan bahwa konsep takwil 
tidak dkenal pada masa generasi salaf. (baca: al-Syakhshiyyat al-Islamiyyah juz 1/53).Mungkin an- 
Nabhani ingin menutupi sebuah data, bahwa generasi salaf banyak yang mempunyai kapabilitas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam mentakwil ayat mutasyabihat, semisal Ibnu Abbas, Imam Ibnu Jarir ath-Thabari, Imam 
Ahmad bin Hambal dan Imam Bukhari. 


3. Kemaksuman para Nabi 


An-Nabhani mempunyai asumsi, bahwa kemaksuman Nabi hanya disandang ketika diangkat 
menjadi Nabi. Dalam artian, para Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, boleh-boleh saja 
melakukan dosa, sebagaimana layaknya manusia biasa. (baca: al-Syakhshiyyat al-Islamiyyah juz 
11132). 


Hal ini berbeda sama sekali dengan kayakinan mayoritas ulama salaf bahwa kemaksuman para 
nabi telah disandang baik sebelum ataupun setelah diangkat menjadi Nabi, semisal pendapatnya 
Imam ahmad bin Muhammad ad-Dasugi (baca: Hasyiyah 'ala Syarh Ummul-Barahin hal,173) 


4. Mengingkari siksa kubur, tawasul dan maulid Nabi. 


Dalam buku ad-Dausiyyah (kumpulan fatwa Hizbut Tahrir) dan Gira'at fi Fikri Hizbut-Tahrir al- 
Islami hal 93 dijelaskan, bahwa meyakini adanya siksa kubur adalah haram. Karena yang dibuat 
landasan hukum adalah Hadis ahad yang sama sekali tidak meyakinkan. Di samping itu dalam 
buletin al-Khilafah edisi Rabiul Awal,1416 H , menegaskan tentang pengingkaran mereka 
terhadap, tawasul dan maulid Nabi. 


Untuk hal ini, kita tidak perlu resah dengan fatwanya. Karena landasan hukum yang 
memperbolehkan tentang semua itu banyak kita temukan pada ayat al-Gur'an dan Hadis shahih. 


5. Melecehkan umat Islam 


Dalam kitab al-Syakhshiyyat al-Islamiyyah juz 1/70-74, an-Nabhani juga secara tidak langsung 
memvonis : 


1. PERTAMA, pendapat ahlussunnah dan jabariyah dalam masalah perbutan manusia 
sebenarnya sama, hanya saja ahlus-sunnah pintar memanipulasi kata-kata, 


2. KEDUA, parakau muslimsejatinya sejak dulu telah keluar dari ajaran al-guran, hadis dan 
shahabat.Sebenarnya apa yangdiungkakanan-nabhani merupakakn kebohongan besar 
yang tidak bisa dipertanggung jawabkan 


“/Penulis adalah Redaksi Buletin Tauiyah asal PP Sidogiri. 
2418. SAMPAINYA PAHALA BACAAN ALOUR'AN KE YANG 
MASIH HIDUP DAN YANG MATI 


PERTANYAAN : 
Epang Omar Ali 


Assalamu'alaykum... Mau tanya apakah kiriman fatihah kepada yang masih hidup yang tujuan 
pahalanya di berikan padanya itu nyampe' pahalanya kepada orang tersebut ? Mohon dalilnya 
dikitab mu'tabaroh 


JAWABAN : 
2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam, 
Ala gai sleall Andi (A CyalS sal, 1 312 Ga AA & jali alis (AV Pa 
Orang yang masih hidup itu sebagaimana orang yang sudah mati dalam hal memperoleh manfa'at 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4357 ) 357 


dengan do'a dan sebagainya. Selesai 
AKA pa Masil G1 2 06263: 
As baya Ultp | 9 Wes 13 AN ga Tgl Lita yo mag WinglCA gIYasule al ye gawa A glagl Maga 252 ka Was gllmaleke SI 3, 
Malas 3s 3ld: sad ola isa Ya lo Sa Ilama JM csi st, JiLa ) isa Ya ons Asin klan J Alan ) Opal Titan 
HA IS sma J IIA Lay pe YLNG Dllagas gia Yaa Uya si Io, Ag alan Usil as: PiJY 233 Ia boa lo Aa Sin 
Bose Until Tag c20 UMK Urasii, Usil» iga y alay Tap Una jp sal al la: It IA 3, las UB gk Ul, Use an mor YEN 3, 
Larang mia US) gama SirasA Ya Ig Lade gia Y | ISA Sg) nila YA SA Una situ, 


2 Ghufron Bkl 
Mengirim pahala faatihah untuk orang yang masih hidup, pahalanya nyampe'.: 
2 yang SP elisa gl Tb 0 lgu CIA Jang ON dalyi Jar ebi 2JU P dani Jas ya 1 Jean denan Unud GI Gg 
YA 03 oya Tato — IM YI gl Randl Ga ja OS 
Disebutkan dalam kitab Fatawi Syaikhina Sa'id Sumbul : Barangsiapa beramal karena dirinya 
sendiri kemudia dia berkata : "Ya Allah jadikanlah pahala bacaanku ini bagi si Fulan" , maka 


pahala bacaan tadi sampai kepada si Fulan, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. 
( Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 196 |. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/585502654805880/ 


2429. JUMLAH MASING-MASING MALAIKAT BESERTA 
TUGASNYA 


PERTANYAAN : 
Adnan Pembunuh Berantai 


Assalaamu 'alaikum, mau bertanya lagi.. Sering sekali kita mendengar tentang 10 malaikat yang 
wajib kita ketahui.. Dari jibril sampai ridwan.. Tugas mlkt mikail mncbut nyawa, bagaimana kalau 
dalam waktu yang bersamaan banyak yang meninggal dimana mana.. Sendirikah dia 
mencabutnya, atau punya bawahan, atau kah jumlah malaikatnya ada banyak.. Yang ingin saya 
tau.. ada berapa jumlah masing2 malaikat tersebut.. 


JAWABAN : 
Mbah Godek 
Wa alaikum salam 
II at OI Ale pol GlL Of Ulas AL SU SG alat JUN Aa pa 35 20) oya SE) doa Silau 
JW adi gas oag Al aalosol (elo ojad (sawang Uya peti Ganala Uya eta Lilo Eta uya Gl ala 
Imam tsa'labi bercerita dalam kitabnya : Pada waktu ALLOH SWT ingin menciptakan nabi adam 
AS,maka ALLOH memberi wahyu pada bumi, Bahwa sesungguhnya kami akan menciptakan 
mahluk dari inti sarimu,sebagian ada taat padaku dan ada pula yang durhaka padaku,maka siapa 


yang taat padaku akan saya masukkan disurgaku,dan siapa yang durhaka padaku maka akan 
saya masukkan dinerakaku. 


SAI AI yag Bet al HIBy dede Krn Jaror LAUT adi Uas dist 22) IN Ala Il or Ja Al ea 
Ol aU ega Eh Dilatal 3 ML JEy dry Il genag Us Lia Ine G3 Kai dh JUAI 0G Ud Ga JG Y of Sllajh 
oa Jalak IBL Jin IE) Ala ema DL oya Inah Upin Uianay Ugal! eat OT JASA Sa AI ja Les Upin dal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kemudian ALLOH mengutus jibril alaihis salam turun kebumi untuk membawa secakupan tanah 
dari bumi,setelah jibril sampai dibumi,maka bumi memberi sumpah pada jibril dan berkata, 
sesungguhnya aku berlindung pada ALLOH yang maha mulia yang mengutusmu, saya minta 
agar kamu tidak mengambil sesuatu dariku yang mana dapat bagian masuk neraka.setelah itu 
jibril tidak mau mengambil secakupan tanah dan pulang pada TUHAN dan berkata,bumi telah 
minta perlindungan atas nama besarmu,maka saya tidak berani untuk mengambil sesuatu darinya, 
kemudian ALLOH mengutus mikail agar meluncur kebumi dan mengambil secakupan tanah 
darinya,terus bumi mengucapkan sumpah padanya sebagaimana sumpahnya pada jibril, 
kemudian mikail memulyakan sumpahnya bumi dan tidak mau mengambil sesuatu darinya. 


IE La Jin ad IE) Ale Taat Lali Op Had Lu Jan Ana CS ,L Un 5) Ul Jaan Ld Isl 30 Upi dil Ju 
Lgkor 3 Lelga oya Layani y Lesasaly Lag yan oya Leol Ra ya INI Lalu oya ay Ulah ya ye AL al BJ ay 
He Ia Ly J3 Elle 3 mma AE WAP Gd Oles AI JB Sat dl Gada na Te El Al PI ed, 
SI Sha SUS J3 3 d3 TANI ya Lesyjitng CI Gay AI Sha sad Os Ja gan Lb) 


kemudian ALLOH mengutus izroil,ketika izroil turun kebumi dan menancapkan tombak yang ada 
kantong yang ada padanya,maka bumi jadi guncang,terus izroil mengulurkan tangannya,lalu bumi 
bersumpah pada izroil sebagaimana sumpah yang disampaikan pada kedua saudaranya,maka- 
izroil menjawab,taat pada perintah ALLOH itu lebih baik daripada menuruti sumpahmu,kemudian 
izroil mengambil secakupan tanah dari pojokan 4 yang diambil dari inti sari bumi,hitamnya, 
putihnya,merahnya, dari gunungnya,atasnya dan bawahnya,kemudian secakupan tersebut 
diserahkan pada ALLOH.lalu ALLOH bertanya,kenapa kamu tidak menuruti sumpahnya? padahal 
dia bersumpah atas namaku ? izroil menjawab,YA TUHANKU ,perintahmu lebih berhak dilakukan, 
dan takut padamu lebih diutamakan, lalu ALLOH berfirman,,mulai sekarang kamu jadi malaikat 
maut,dan malaikat pencabut nyawa dan malaikat pengambil nyawa dari jasad dan sebelum 
kejadian ini belum ada yang namanya malaikat maut. 


Bab po eat oa UN Yaa IS SG OI dala Jd 32 Lal (LIT Akal pad 34 pp oya SE) Sya Silk 
Bo dy ono slama Daya cd adler dily Jail and Ria dahan Ol Sg n3 CI SP IS Jap salad Fla SAS 


BPI Gone din at Jai KAS IU Ty) SP JS SBU Vyas onkamr Fila Ol Coy ag DAN BAN oya la Rr 


AN dad al dad aan VI Ga PO DI AS Ogan LI an ena Ojialad! SL lia adl 


Adapun malaikat izroil alaihis salam adalah bertugas mencabut nyawa-nyawa dari bani adam 
maupun selainnya begitu juga semua burung,hewan2 liar dan semua yang mempunyai 
nyawadiceritakan bahwa sifatnya malaikat izroil adalah sama dengan malaikat isrofil dan malaikat 
izroil itu duduk diatas ranjang pada langit ke-6.ia mempunyai 4 sayap yang bisa memanjang dari 
arah timur sampai arah barat diceritakan lagi bahwa disekujur tubuhnya dipenuhi mata yang 
melihat pada setiap yang bernyawa jika salah satu nyawa dicabut maka mata yang melihat tadi 
jadi buta dan jika semua yang bernyawa mati maka mata yang melihat tadi yang ada ditubuhnya 
jadi buta semua dan tidak tersisa kecuali matanya sendiri maka bisa hal itu diketahui bahwa tiada 
mahluk yang hidup kecuali dirinya. 


Bes SP aa el JNter MASA yaa SBY 3 nya Sl HSLSII 
LSI SAN ga ASI, MAIN tag CN LAWAN oa test | eladi a Jju Leg PAI 1) HS al medis 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1359 ) 359 


SU laa denda AI Ab (ed SIK 3 Ly LA Ugaag YI elu ya B3 oya Ja Lai "3 Baya PA AS, 


Dan sesuatu yang turun dari langit entah hujan,salju,embun,kepastian/perkiraan2 dan hukumz itu 
turunnya disertai malaikat2 yang mulyadan telah lewat keterangan dalam surat albagoroh bahwa 
tidaklah ada disetiap tetes hujan yang turun dari langit kecuali disertai malaikat yang menetapkan 
pada tempatnya yang mana telah diperintahkan ALLOH pada sesuatu yang dikendakiNYA. 
WALLOHU A'LAM. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/606132342742911/ 


2430. MENGGUNAKAN ILMU PELET UNTUK KEBAIKAN 


PERTANYAAN : 
Madera Mahfudz de Sauza 


Assalamualaikum. Ana mw tanya bagaimana hukumnya melet s'orang buat dijadikan istri bukan 
untuk buat main-main. Afwan 


JAWABAN : 
Mbah Godek 
Wa alaikum salam 
add 3 AI Y Ed ag ala gl JBS Jilor ya Ja RA AA Yg ASI ata Y ditond dadar OS ya alas 
....... ceng Om Tepnall Jiang La pelat NAS 9 dab aa PI ya etdl Sa Y yag 
Mempelajari sihir untuk suatu tujuan (yang dibenarkan syara") seperti mempelajari supaya bisa 
menghindarinya tidaklah menjadikan kufur dan juga tidak haram akan tetapi hukumnya boleh Abu 
Nawas berkataengkau mengetahui keburukan bukan untuk keburukan pula namun semata-mata 
untuk menjaga diri,barang siapa tidak tau tentang keburukan maka ia akan terjerumus 


kedalamnyabegitu juga diperbolehkan mempelajari pelet untuk melengketkan suami-istri. 
( HASYIYAH ASY-SYARAOWI HAL 396 JUZ 2 ALHAROMANN |. Wallohu A'lam . 


Sad Ce Adil Gg stel jl Jab al Jah oa SAK Ob LUAS OS Ol pak Y padi Of OBB Ae Ai Ai) 
Gas G— pend Gas jl ani 33 Cook! 2) mall Ha bi 3 GNI ata dai al donlai 4 alas (gal Ju el 
25 ya Lagian dbs Alery Leryjy BLN om Gil elang HA Jah palu aU Ola JUS Soto Gg ojily 0) paiy sa yprg 
34 — 332p sale ol Jalu, 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/605799529442859!/ 
2440. FIRAOH-FIROOH DALAM MASALAH OADLA & 
AADAR 


PERTANYAAN : 

2 Fhatia Puspa Pradini 

Ada yang tahu, agama yang tidak percaya takdir, itu agama apa ? 
JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1360 ) 360 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Timur Lenk 


Yang tidak percaya takdir adalah aliran godariyah. Firgah-Firgah Dalam Masalah Gadla Dan 
Gadar : 


Dalam masalah @adia dan Gadar umat Islam terpecah menjadi tiga golongan. Kelompok pertama 
disebut dengan golongan Jabriyyah, kedua disebut dengan golongan @adariyyah, dan ketiga 
adalah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Golongan pertama dan golongan ke dua adalah golongan 
sesat, dan hanya golongan ke tiga yang selamat. Kelompok pertama, yaitu golongan Jabriyyah, 
berkeyakinan bahwa para hamba itu dipaksa (Majbtir) dalam segala perbuatannya, mereka 
berkeyakinan bahwa seorang hamba sama sekali tidak memiliki usaha atau ikhtiar (al-Kasab) 
dalam perbuatannya tersebut. 


Bagi kaum Jabriyyah, manusia laksana sehelai bulu atau kapas yang terbang ditiup angin, ia 
mengarah ke manapun angin tersebut membawanya. 


Keyakinan sesat kaum Jabariyyah ini bertentangan dengan firman Allah 

(29 2 1 SIN Enellali 53 Ab aa of Ip De 
Dan kalian tidaklah berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam”. 
(AS. at-Takwir: 29). 


Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia diberi kehendak (al-Masyi-ah) oleh 
Allah, hanya saja kehendak hamba tersebut dibawah kehendak Allah. Pemahaman ayat ini 
berbeda dengan keyakinan kaum Jabriyyah yang sama sekali menafikan Masyi'ah dari hamba. 


Bahkan dalam ayat lain secara tegas dinyatakan bahwa manusia memiliki usaha dan ikhtiar (al- 
Kasb), yaitu dalam firman Allah 
(286 38) La SIL Ugly en LA 


Bagi setiap jiwa -balasan kebaikan- dari segala apa yang telah ia usahakan — dari amal baik-, dan 
atas setiap jiwa -balasan keburukan- dari segala apa yang ia usahakan -dari amal buruk-”. (AS. al- 
Bagarah: 286). 


Kebalikan dari golongan Jabriyyah adalah golongan Gadariyyah. 


Kaum ini memiliki keyakinan bahwa manusia memiliki sifat @adar (menentukan) dalam melakukan 
segala amal perbuatannya tanpa adanya kehendak dari Allah terhadap perbuatan-perbuatan 
tersebut. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, 
tetapi manusia sendiri yang menciptakan perbuatan-perbuatannya tersebut. 


Terhadap golongan Gadariyyah yang berkeyakinan seperti ini kita tidak boleh ragu sedikitpun 
untuk mengkafirkannya, mereka bukan orang-orang Islam. Karenanya, para ulama kita sepakat 
mengkafirkan kaum Gadariyyah yang berkeyakinan semacam ini. 


Kaum Gadariyyah yang berkeyakinan seperti itu telah menyekutukan Allah dengan makhluk- 
makhluk-Nya, karena mereka menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah, di samping itu 
mereka juga telah menjadikan Allah lemah ('Ajiz), karena dalam keyakinan mereka Allah tidak 
menciptakan segala perbuatan hamba-hamba-Nya. 


Padahal di dalam al-@ur'an Allah berfirman 
) ash 1 He Ai pi: 
16)“Katakan (Wahai Muhammad), Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu”. (AS. ar-Ra'ad: 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1361 ) 361 


16). 

Mustahil Allah tidak kuasa atau lemah untuk menciptakan segala perbuatan hamba-hamba-Nya. 
Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala benda, dari mulai benda paling kecil bentuknya, 
yaitu adz-Dzarrah, hingga benda yang paling besar, yaitu arsy, termasuk tubuh manusia yang 
notabene sebagai benda juga ciptaan Allah. Artinya, bila Allah sebagai Pencipta segala benda 
tersebut, maka demikian pula Allah sebagai Pencipta bagi segala sifat dan segala perbuatan dari 
benda-benda tersebut. Sangat tidak logis jika dikatakan adanya suatu benda yang diciptakan oleh 
Allah, tapi kemudian benda itu sendiri yang menciptakan sifat-sifat dan segala perbuatannya. 
Karena itu Imam al-Bukhari telah menuliskan satu kitab berjudul “Khalg Afal al-'Ibad”, berisi 
penjelasan bahwa segala perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia itu 
sendiri. 


Dengan demikian menjadi sangat jelas bagi kita kesesatan dan kekufuran kaum @adariyyah, 
karena mereka menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah. Mereka telah menjadikan Allah 
setara dengan makhluk-makhluk-Nya sendiri: sama-sama menciptakan. Mereka tidak hanya 
menetapkan adanya satu sekutu bagi Allah tapi mereka menetapkan banyak sekutu bagi-Nya, 
karena dalam keyakinan mereka bahwa setiap manusia adalah pencipta bagi segala 
perbuatannya masing-masing, sebagimana Allah adalah Pencipta bagi tubuh-tubuh semua 
manusia tersebut. Na'udzu Billah. 


Golongan ke tiga, yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah, adalah golongan yang selamat. Keyakinan 
golongan ini adalah keyakinan yang telah dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam dari masa ke 
masa, antar genarasi ke genarasi. Dan inilah keyakinan yang telah diwariskan oleh Rasulullah 
kepada para sahabatnya. Mereka menetapkan bahwa tidak ada pencipta selain Allah. 


Hanya Allah yang menciptakan semua makhluk, dari mulai dzat atau benda yang paling kecil 
hingga benda yang paling besar, dan Allah pula yang menciptakan segala sifat dan segala 
perbuatan dari benda-benda tersebut. 


Perbuatan manusia terbagi kepada dua bagian: 

1. Pertama, Afal Ikhtiyariyyah, yaitu segala perbuatan yang terjadi dengan inisiatif, usaha, 
kesadaran, dan dengan ikhtiar dari manusia itu sendiri, seperti makan, minum, berjalan, dan 
lain-lain. 

2. Kedua: Afal Idithirariyyah, yaitu segala perbuatan manusia yang terjadi di luar usaha, dan di 
luar ikhtiar manusia itu sendiri, seperti detak jantung, aliran darah dalam tubuh, dan lain 
sebagainya. 

Dalam keyakinan Ahlussunnah, seluruh perbuatan manusia, baik Af'al Ikhtiyariyyah, maupun Af'al 

Idithirariyyah adalah ciptaan Allah. 


Kesesatan Faham Mu'tazilah Yang Menetapkan Bahwa Manusia Sebagai Pencipta Bagi 
PerbuatannyaUlama Ahlussunnah telah menetapkan bahwa kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan 
manusia menciptakan perbuatannya sendiri telah keluar dari Islam. Karena dengan demikian 
mereka telah menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah. 


Pengertian “menciptakan” dalam hal ini ialah: “Mengadakan dari tidak ada menjadi ada” (al-lbraz 
Min al-Adam Ila al-Wujid). Keyakinan Mu'tazilah semacam ini menyalahi banyak teks-teks 
syari'at, baik ayat-ayat al-Guran maupun hadits-hadits Rasulullah. Dalam al-@uran di antaranya 
firman Allah 


16) Hy NI Ge Le Ja 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1362 ) 362 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Adakah pencipta selain Allah?!” (AS. Fathir: 3). 


Ayat ini bukan untuk menanyakan atau menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah. Tapi 
“pertanyaan” dalam ayat ini di sini disebut dengan Istifham Inkari: artinya untuk mengingkari 
adanya pencipta kepada selain Allah dan untuk menetapkan bahwa yang menciptakan itu hanya 
Allah saja. 


Dalam ayat lain Allah berfirman 
) sh 1 He Ai $: 
16)“Katakan (wahai Muhammad), Allah adalah Pencipta segala sesuatu” (AS. ar-Ra'd: 16).“ 


Segala sesuatu” yang dimaksud dalam ayat ini mencakup secara mutlak segala apapun selain 
Allah, termasuk dalam hal ini tubuh manusia dan segala sifat yang ada padanya, dan juga 
termasuk segala perbuatannya. Jika tubuh manusia kita yakini sebagai ciptaan Allah, maka 
demikian pula sifat-sifat yang ada pada tubuh tersebut: seperti gerak, diam, melihat, mendengar, 
makan, minum, berjalan dan lain sebagainya, sudah tentu itu semua juga harus kita yakini sebagai 
Ciptaan Allah. Selain dua ayat ini masih banyak ayat lainnya menyebutkan dengan sangat jelas 
bahwa Allah Pencipta segala sesuatu. 


Kaum Mu'tazilah atau kaum @adariyyah yang kita sebutkan di atas adalah kaum yang 
digambarkan oleh Rasulullah dalam haditsnya sebagai kaum Majusi dari umatnya ini. Dalam 
sebuah hadits masyhur Rasulullah bersabda : 


Gala Pt) ola) 4 da Na Aa 
“Kaum Gadariyyah adalah kaum Majusi-nya umat ini” (HR. Abu Dawud). 


Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang ditentang keras oleh sahabat Abdullah ibn Umar, dan para 
sahabat terkemuka lainnya, juga oleh para ulama pasca sahabat. Sahabat Abdullah ibn Abbas 
berkata: “Perkataan kaum Gadariyyah adalah kekufuran”. 


Sahabat Ali ibn Abi Thalib suatu ketika berkata kepada seorang yang berfaham Gadariyyah: “Jika 
engkau kembali kepada keyakinan tersebut maka akan saya penggal kepalamu!”. Demikian pula 
al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib sangat kuat menentang faham Gadariyyah ini. 


Lalu Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang imam mujtahid, telah memerangi faham Tsaur ibn 
Yazid dan Amr ibn Ubaid: yang keduanya adalah pemuka Mu'tazilah. Bahkan cucu Ali ibn Abi 
Thalib, yaitu al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyyah, telah menulis beberapa risalah sebagai 
bantahan terhadap kaum Mu'tazilah tersebut. Demikian pula Imam al-Hasan al-Bashri, al-Khalifah 
ar-Rasyid Imam al-Mujtahid Umar ibn Abd al-Aziz, dan Imam Malik ibn Anas telah mengkafirkan 
kaum Gadariyyah. 


Bahkan telah diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn al-'Arabi dan Badruddin az-Zarkasyi dalam Syarh 
Jama' al-Jawami' bahwa suatu ketika Imam Malik ditanya tentang hukum pernikahan seorang 
yang berfaham Mu'tazilah, lalu Imam Malik menjawab dengan ayat al-Guran 


N 0d mo 


833) Djan ya le yap Kg: 
221)Seorang hamba sahaya yang mukmin benar-benar lebih baik dari pada seorang yang 
musyrik”. (AS. al-Bagarah: 221). 


Demikian pula Imam Abu Manshur al-Maturidi telah mengkafirkan kaum @adariyyah. Hal yang 
sama juga dikemukan oleh Imam Abu Manshur Abd al-Gahir al-Baghdadi (w 429 H): salah 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1363 363 


seorang imam terkemuka di kalangan ulama Asy'ariyyah, guru dari al-Hafizh al-Bayhagi, dalam 
Kitab Ushul ad-Din, hlm. 337, hlm. 341, him. 342, dan him. 343, menuliskan: “Seluruh para 
sahabat kami telah sepakat di atas mengkafirkan Mu'tazilah”. 


Pernyataan beliau “Seluruh para sahabat kami” yang dimaksud adalah para ulama terkemuka dari 
kaum Asy'ariyyah Syafi'iyyah, karena Abu Manshur al-Baghdadi adalah seorang imam terkemuka 
di kalangan Ahlussunnah madzhab asy-Syafi'i. Beliau sangat dikenal di antara para ulama ahli 
teologi, ahli figih, maupun ahli sejarah, terlebih di antara para ulama yang menulis tentang firgah- 
firgah dalam Islam beliau adalah rujukannya, karena beliau yang telah menuslis kitab fenomenal 
tentang firgah-firgah dalam Islam yang berjudul al-Farg Bayn al-Firag. 


Kemudian al-Hafizh Imam Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttagin 
Bi Syarh Ihya' “Ulim ad-Din, j. 2, hlm. 135, menuliskan: “Para ulama yang berada di seberang 
sungai Jaihun (ulama Maturidiyyah Hanafiyyah yang berada di Bilad Ma Wara' an-Nahr) tidak 
pernah berhenti mengkafirkan kaum Mu'tazilah (yang berkeyakinan bahwa manusia menciptakan 
perbuatannya sendiri)”.Di antara ulama lainnya yang telah mangkafirkan faham Mu'tazilah yang 
mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri adalah: Syaikh al-Islam Imam al- 
Bulgini dan Imam al-Mutawalli dalam kitab al-Ghunyah, keduanya adalah ulama terkemuka pada 
tingkatan Ash-hab al-Wujih dalam madzhab asy-Syafi'i, satu level di bawah tingkatan Mujtahid 
Mutlag. Di antara ulama lainnya, Imam Abu al-Hasan Syist ibn Ibrahim al-Maliki, Imam ibn at- 
Tilimsani al-Maliki dalam kitab Syarh Luma' al-Adillah, dan masih banyak lagi. 


(Lebih luas tentang bantahan terhadap kaum Gadariyyah baca Sharih al-Bayan Fi ar-Radd “Ala 
Man Khalaf al-Guran karya al-Hafizh al-Habasyi, j. 1, hlm. 31-63). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/608864302469715/ 


F0002. Sepuluh Golongan Yang Kufur Kepada Allah 


Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda : “Ada sepuluh golongan dari umat ini yang kufur 
kepada Allah Yang Maha Agung, namun mereka tetap mengaku bahwa dirinya beriman kepada 
Allah. Mereka itu adalah : 

1. orang yang membunuh orang Islam atau kafir dzimmi tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' 
2. tukang sihir 

3. dayyus, yaitu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap anggota keluarganya (Laki- 
laki yang membiarkan anggota keluarganya bergelimang dalam kemaksiatan) 

4. orang yang tidak mau mengeluarkan zakat 

5. peminum khamr 

6. orang yang tidak mau pergi haji, padahal dirinya sudah wajib haji/sudah mampu 

1. orang yang suka memfitnah 

8. orang yang menjual peralatan perang kepada golongan yang wajib diperangi 

9. orang yang menyutubuhi istrinya pada duburnya, dan 

10. orang yang menikahi wanita yang haram dinikahi. 

Jika seseorang menganggap bahwa semua perbuatan tersebut halal, berarti dia kufur.” 

Jauhi 10 perkara di atas & mudah-mudahn kita senantia dalam perlindungan Allah azza wajalla. 
(By Mutiara Sunnah J. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1364 ) 364 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


F0004. BETULKAH NABI KHIDHIR MASIH HIDUP ? 


Oleh : Mbah Jenggot 


Hadits-hadits yang menerangakan bahwa Nabi Khidhir masih hidup adalah : 

1. Ad-Daragathni riwayat dari Ibnu “Abbas : “Nabi Khidhir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat 
musim haji, dan mereka berdua saling mencukur (tahallul) kepala satu sama yang lain.” Ibnu Hajar 
mengatakan sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam az-Zuhd dan ath-Thabarani 
dengan penambahan “Mereka berdua berpuasa Ramadhan di Baitul Magdis.” Ibnu Hajar 
mengatakan sanadnya hasan. 

2. Musnad Abu Usamah : “Nabi Khidhir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan, mereka bertemu tiap 
malam di samping tembok yang dibuat Dzul Garnain.” (Lihat Syawahid al-Hag hlm. 200 tentang 4 
hadits yang dibawakan Ibnul Jauzi. ) 


Al-Hafizh al-Munawi mengatakan bahwa hadits tentang ini dha'if, akan tetapi menjadi kuat (hasan) 
karena banyaknya riwayat dengan lafazh yang berbeda-beda termasuk dalam al-Mustadrak. Dan 
kesimpulannya hadits-hadits di atas adalah hasan atau shahih bukan lagi dha'f. (Faidh al-Gadir 
juz 3 hlm. 618-619.). 

Syaikh Yusuf an-Nabhani mengatakan: “Keterangan bahwa Nabi Khidhir masih hidup adalah 
sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli figh, ahli ushul dan hampir 
mayoritas ahli hadits, begitulah yang dikatakan oleh Syaikh Abu “Amr bin ash-Shalah yang dinukil 
oleh an-Nawawi dan menyetujuinya.” (Syawahid al-Hag hlm. 198-200.). 

Beliau menambahkan, sejumlah masyayikh besar bahkan tak terhitung jumlahnya, ada yang 
pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidhir. Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah 
Nabi Khidhir masih hidup, beliau mengatakan: “Demi Allah, tujuh puluh para shiddigin 
mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidhir dengan mata kepala mereka”. 

Masih kata beliau (Yusuf an-Nabhani): “Demi Allah, telah mengabarkan kepadaku tidak hanya 
satu waliyullah, bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidhir. Bahkan demi Allah, para 
auliya' mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidhir 
dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya, namun aku tidak mengenalnya karena 
orang yang dapat mengenalnya hanyalah orang yang mempunyai nur (cahaya keimanan). 
Keterangan ini disampaikan karena Ibnul Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Khidhir serta 
menyelisih keterangan para wali yang shiddigin. 

Menurut al-Yafi'i, keterangan yang diberikan Ibnul Jauzi dengan menyampaikan hadits-hadits 
tentang masih hidupnya Nabi Khidhir adalah saling bertentangan. Beliau ingkar tapi anehnya juga 
meriwayatkan 4 hadits muttashil yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Khidhir 

(bid. him. 200 dan Fatawi Haditsiyyah hlm. 218.). 


Di antara ulama yang mengatakan Nabi Hidhir masih hidup adalah : 

1. As-Suyuthi dalam Khasha'ish 

2. Wahb bin al-Munabbih dalam al-Mubtada' 

3. Al-Khazin dalam tafsirnya 

4. An-Nawawi 

5. Ibnu Hajar al-Haitami dalam Fatawi Haditsiyyah 

6. Al-Hafizh Ibnu Hajar 

7. Ash-Shafuri dalam Nuzhatul Majalis 

8. Imam Nawawi Banten dalam Nur azh-Zhalam. Beliau mengatakan masalah Nabi Khidhir masih 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1365 ) 365 


hidup diperselisihkan ulama namun pendapat yang bisa dipegang adalah Nabi Khidhir masih 
hidup. 
9. Dan lain-lain. 


Bukti bahwa Nabi Khidhir masih hidup adalah : 

1. Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidhir berada di Ka'bah. (Inayatul Muftagir hlm. 52. ) 

2. A-Mursyi, murid Syaikh Abul Hasan asy-Syadzili mengatakan: “Nabi Khidhir masih hidup, dan 
aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Khidhir As. 
mendatangiku dan beliau mengenalkan diri dan aku minta supaya diberi tahu tentang arwah-arwah 
orang muslim, apakah disiksa atau diberi nikmat? Andai datang kepadaku seribu ahli fikih dan 
mendebatku bahwa Nabi Khidhir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat 
mereka.” (Al-Madrasah asy-Syadziliyyah hlm. 186 ) 

3. Abul Hasan asy-Syadzili yang bertemu Nabi Khidhir di padang Aidzab. (An-Nafahat asy- 
Syadziliyyah hlm. 280.) 

4. "Umar bin Sinan mengatakan: “Kami berpapasan dengan Ibrahim al-Khawwash, aku berkata 
kepadanya: “Ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam 
perjalananmu! Ibrahim menjawab: “Aku bertemu dengan Nabi Khidhir As. dan minta untuk 
menemaniku dalam perjalanan, lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku (kepada Allah) 
dengan merasa nyaman bersama dia, maka kemudian aku berpisah dengannya.” ( Risalah al- 
Ausyairiyyah hlm. 166. ) 

5. Bisyr al-Hafi menceritakan: 

“Aku mendengar Bilal al-Khawwash berkata: “Satu waktu aku berada di Padang Tih Bani Isra'il. 
Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan, dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham 
oleh Allah bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidhir As. Kemudian aku bertanya kepada laki- 
laki tesebut: “Demi kebenaran Allah yang hag siapakah saudara?' Laki-laki tersebut menjawab: 
“Aku saudaramu, Khidhir.' Lalu aku katakan: “Aku bermaksud bertanya kepadamu? 'Bertanyalah!' 
jawab Khidhir. Lalu Bilal bertanya: Bagaimana pendapat engkau tentang asy-Syafi'i ra.?' Khidhir 
menjawab: “Dia laki-laki yang shiddig ...” (Ibid. hlm. 405.) 


Lebih lengkapnya baca 'Inayatul Muftagir karangan Syaikh Muhammad Mahfuzh Termas yang 
telah dikaji ulang oleh Syaikh KH. Maimun Zubair Sarang, sebuah kitab yang membicarakan 
tentang Nabi Khidhir secara lengkap yang dinukil dari kitab al-Ishabah karya al-Hafizh Ibnu Hajar. 


2 Sandra Al G 

Nambain mbah... artikel doang : Perihal Nabi Khidir AS. Bukhori, Ibnul-Mandah, Abu Bakar Al- 
Arobi, Abu Ya'la, Ibnul-Farra', Ibrahim Al-Harbi dan lain-lain berpendapat, Nabi Khidir AS. tidak 
lagi hidup dengan jasadnya, ia telah wafat. Yang masih tetap hidup adalah ruhnya saja, yaitu 
sebagaimana firman Alloh SWT: 

“Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau (hai Nabi), hidup kekal abadi.” (AS Al- 
Anbiya': 34) 

Hadith marfu' dari Ibn Umar dan Jabir (RA.) menyatakan: “Setelah lewat seratus tahun, tidak 
seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi.” Ibnus-Sholeh, Ats-Tsa'labi, Imam An- 


Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asgolani dan kaum Sufi pada umumnya: demikian juga 
jumhurul-'ulama' dan ahlush sholeh (orang-orang saleh), semua berpendapat, bahwa Nabi Khidir 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1366 ) 366 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AS. masih hidup dengan jasadnya, ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman. 
Ilonu Hajar al-Asgolani di dalam Fathul-Bari menyanggah pendapat orang-orang yang 
menganggap Nabi Khidir AS. telah wafat, dan mengungkapkan makna hadits yang tersebut di 
atas, yaitu uraian yang menekankan, bahwa Nabi Khidir AS masih hidup sebagai manusia. Ia 
manusia makhsus (dikhususkan Alloh), tidak termasuk dalam pengertian hadits di atas. 


Mengenai itu kami berpendapat : 

1. Kekal berarti tidak terkena kematian, kalau Nabi Khidir AS. dinyatakan masih hidup, pada 
suatu saat ia pasti akan wafat. Dalam hal itu, ia tidak termasuk dalam pengertian ayat Al- 
@uran yang tersebut di atas selagi ia akan wafat pada suatu saat. 

2. Kalimat 'di muka bumi yang terdapat dalam hadits tersebut, bermaksud adalah menurut 
ukuran yang dikenal orang Arab pada masa itu (dahulu kala) mengenai hidupnya seorang 
manusia di dunia. Dengan demikian maka Nabi Khidir AS. dan bumi tempat hidupnya tidak 
termasuk 'bumi' yang disebut dalam hadits di atas, karena “bumi' tempat hidupnya tidak 
dikenal orang-orang Arab. 

3. Yang dimaksud dalam hal itu ialah generasi Rosululloh SAW. terpisah sangat jauh dari 
masa hidupnya Nabi Khidir AS. Demikian menurut pendapat Ibnu Umar, yaitu tidak akan 
ada seorang pun yang mendengar bahwa Nabi Khidir AS. wafat setelah usianya lewat 
seratus tahun. Hal itu terbukti dari wafatnya seorang bernama Abul-Thifli Amir, satu-satunya 
orang yang masih hidup setelah seratus tahun sejak adanya kisah tentang Nabi Khidir AS. 

4. Apa yang dimaksud 'yang masih hidup' dalam hadits tersebut ialah : tidak ada seorang pun 
dari kalian yang pernah melihatnya atau mengenalnya. Itu memang benar juga. 

5. Ada pula yang mengatakan, bahwa yang dimaksud kalimat tersebut (yang masih hidup) 
ialah menurut keumuman (gholib) yang berlaku sebagai kebiasaaan. Menurut kebiasaan 
amat sedikit jumlah orang yang masih hidup mencapai usia seratus tahun. Jika ada, jumlah 
mereka sangat sedikit dan menyimpang dari kaedah kebiasaan: seperti yang ada di 
kalangan orang-orang Kurdistan, orang-orang Afghanistan, orang-orang India dan orang- 
orang dari penduduk Eropah Timur. 


Nabi Khidir AS. masih hidup dengan jasadnya atau dengan jasad yang baru. Dari semua pendapat 
tersebut, dapat disimpulkan: Nabi Khidir AS. masih hidup dengan jasad dan ruhnya, itu tidak 
terlalu jauh dari kemungkinan sebenarnya. Tegasnya, Nabi Khidir AS masih hidup: atau, ia masih 
hidup hanya dengan ruhnya, mengingat kekhususan sifatnya. Ruhnya lepas meninggalkan Alam 
Barzakh berkeliling di alam dunia dengan jasadnya yang baru (mutajassidah, bukan semacam 
REINKARNASI yang dibayangkan, namun kehendak Alloh SWT jua, dan Dia yang Maha 
Mengetahui mekanismenya.). Itupun tidak terlalu jauh dari kemungkinan sebenarnya, dengan 
demikian maka pendapat yang menganggap Nabi Khidir AS. masih hidup atau telah wafat, 
berkesimpulan sama: yaitu: Nabi Khidir AS. masih hidup dengan jasadnya sebagai manusia, atau, 
hidup dengan jasad ruhi (ruhani). Jadi, soal kemungkinan bertemu dengan Nabi Khidir AS. atau 
melihatnya adalah benar sebenar-benarnya. 

Semua riwayat mengenai Nabi Khidir AS. yang menjadi pembicaraan ahlulloh (orang-orang 
bertagwa dan dekat dengan Alloh S.W.T.) adalah kenyataan yang benar terjadi. Silahkan lihat 
kitab Ushulul-Wushul karya Imam Al-Ustaz Muhammad Zaki Ibrahim, Jilid I, Bab: Kisah Khidir 
Bainas-Sufiyah Wal-Ulama'. 

Dipetik dengan sedikit perubahan dari Hamid Al-Husaini, Al-Bayanusy-Syafi Fi Mafahimil 
Khilafiyah: Liku-liku Bid'ah dan Masalah Khilafiyah (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998, 
m.s. 488). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1367 ) 367 


Badi'uz Zaman Said Nursi di dalam Maktubat, Al-Maktubul-Awwal, dari koleksi Rosailun-Nur. Nursi 
menjawab satu persoalan...adakah Sayyidina Khidir masih hidup ? Nursi menjawab: ya...karena 
'hayah' itu 5 peringkat. Nabi Khidir di peringkat kedua. 


Lima Peringkat 'hayah' itu ialah: 

1. Kehidupan kita sekarang yang banyak terikat pada masa dan tempat. 

2. Kehidupan Sayyidina Khidir dan Sayyidina Ilyas, mereka mempunyai sedikit kebebasan dari 
ikatan seperti kita. Mereka boleh berada di banyak tempat dalam satu masa. boleh makan dan 
minum bila mereka mau. Para Awliya'dan ahli kasyaf telah meriwayatkan secara mutawatir 
akan wujudnya “hayah' di peringkat ini. Sehingga di dalam magom 'wilayah' ada dinamakan 
magom Khidir. 

3. Peringkat ketiga ini seperti kehidupan Nabi Idris dan Nabi Isa. Nursi berkata, peringkat ini 
kehidupan nurani yang mendekati hayah malaikat. 

4. Peringkat ini pula...ialah kehidupan para syuhada', mereka tidak mati, tetapi mereka hidup 
seperti disebut dalam al-@ur'an. Ustaz Nursi sendiri pernah musyahadah peringkat kehidupan 
ini. 

5. Dan yang ini Hayah atau kehidupan rohani sekalian ahli kubur yang meninggal. 

Silahkan merujuk kepada Mursyid masing-masing. Wallohhua'lam. Subhanaka Ia “ilma lana illa 

ma alamtana innaka antal 'alimul hakim. Tag On : Artikel Islami, Tasawuf.. 


F0011. TAWASUL DENGAN NABI DAN ORANG-ORANG 
SHOLEH 


Oleh Mbah Jenggot 


Kami pengikut Ahlussunnah tidak mengi'tigadkan bahwa dzat seorang makhluk mempunyai 
pengaruh (ta'tsir), mampu mewujudkan sesuatu, menghilangkan, memberi manfaat dan memberi 
bahaya baik dzat Rasulallah, nabi-nabi, orang-orang shaleh dan lain-lain. Tetapi, kami meyakini 
bahwa hanya Allah yang dapat memberi manfaat dan bahaya serta yang lainnya. 


Bertawassul dengan Rasulallah (baik dengan kedudukannya atau yang lain) atau orang-orang 
shalih bukan berarti menyembah kepada Rasulullah atau orang shalih tersebut seperti yang 
banyak di tuduhkan, sehingga memunculkan salah persepsi dari orang-orang yang anti terhadap 
ajaran tawassul dengan secara mutlak (dengan beraneka ragam bentuknya tawassul), bahwa 
orang yang bertawassul telah menjadi musyrik karena mendudukkan selain Allah di sepadankan 
dengan Allah dalam berdo'a. Akan tetapi tawassul adalah bentuk do'a yang di panjatkan kepada 
Allah dengan memakai perantara Nabi atau orang shalih, dengan harapan do'anya lebih di 
kabulkan oleh Allah. Hadits-hadits tentang itu semua sudah banyak di sampaikan oleh ulama, 
meski menurut sebagian kalangan yang sedikit mengerti mengenai derajat hadits, hadits-hadits 
dasar yang berkenaan dengan tawassul dengan Nabi atau orang shalih di anggap lemah semua. 


Sayyid Mushthafa al-Bakri, seorang ulama madzhab Hanafi dan wali besar dalam tarekat 
Khalwatiyyah, menganalogikan tawassul dengan orang-orang shalih dan mulia di depan Allah 
dengan memohon bantuan orang yang mendapat kedudukan tinggi atau dekat dengan seorang 
raja, kemudian karena ingin tercapai maksudnya kepada raja, orang yang dekat dengan raja 
tersebut di jadikan sebagai perantara untuk di sampaikan kepada raja agar maksudnya sukses. 


Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam Mafahim Yajibu An Tushahhash menjelaskan 
bahwasannya mencari perantara (wasilah) bukan sebagai bentuk syirik, karena jika mencari 
perantara kepada Allah adalah syirik, maka semua manusia adalah termasuk musyrik karena 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1368 ) 368 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam semua urusan, mereka selalu memakai perantara. Lihat saja Rasulallah yang menerima 
wahyu al-Guran lewat perantara Malaikat Jibril, Rasulallah juga adalah perantara bagi para 
shahabat karena mereka kadang datang kepada beliau untuk mengadukan urusan-urusan mereka 
yang dianggap berat atau memohon doa dari beliau. Apakah pernah Rasulallah berkata pada 
mereka bahwa hal tersebut, yaitu memohon doa atau bantuan, adalah musyrik? Hal ini yang tidak 
banyak di ketehui oleh orang-orang yang anti terhadap tawassul. 


As-Subki mengatakan: “Tawassul dengan Nabi ada tiga macam, yaitu: tawassul dengan Nabi 
dalam arti orang yang berharap hajatnya terkabulkan meminta kepada Allah lewat dengan 
(wasilah) diri Nabi Muhammad atau kedudukannya atau barakahnya. Dan masing-masing ada 
dasar haditsnya yang shahih. 


Tawassul merupakan salah satu amalan yang sunnah dan tidak pernah diharamkan oleh 
Rasulullah saw, tidak pula oleh ijma para sahabat radhiallahu “anhum, tidak pula oleh para tabi'in 
dan bahkan oleh para Ulama serta Imam-iImam besar Muhadditsin. Bahkan Allah 
memerintahkannya, Rasul saw mengajarkannya, Sahabat radhiallahu 'anhum mengamalkannya. 


Tak ada pula yang membedakan antara tawassul pada yang hidup dan mati. Karena tawassul 
adalah berperantara pada kemuliaan seseorang, atau benda (seperti air liur yang tergolong benda) 
di hadapan Allah swt, bukanlah kemuliaan orang atau benda itu sendiri. 


Hadits yang dijadikan pijakan tentang tawassul dengan kedudukan Rasulullah di antaranya adalah 
hadits dengan sanad bagus riwayat ath-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir, bahwa Rasulullah 
menyebutkan dalam doanya: 


J3 oa aa ee, IL Ga 
"Dengan hag Nabimu dan para Nabi-Nabi sebelumku" 


Sedangkan dalil-dalil tentang tawassul dengan Nabi (baik saat beliau masih hidup atau sudah 
wafat), orang shalih, waliyullah dan lain-lain adalah: hadits riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al- 
Hakim dan al-Bukhari serta Ahmad bin Hanbal dari “Utsman bin Hunaif, mengatakan: “Pada suatu 
waktu ada laki-laki buta datang kepada RasulUllah dan meminta supaya Rasulullah 
mendoakannya agar mendapatkan sehat wal afiyat, Rasulallah menjawab: “Jika kamu 
menginginkannya, aku dapat berdoa untukmu atau kamu bersabar dan itu lebih baik bagimu!" 
Laki-laki itu menjawab: Berdoalah untukku! Kemudian Rasulullah memerintahkan laki-laki 
tersebut berwudhu dengan baik dan berdoa sebagai berikut: 


AA Ga ci aa AL dl Up ARA JII yi Aa Oa OLS, ML ali 
“Wahai Tuhanku, aku meminta kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau lewat Nabi 
Engkau Muhammad, Nabi rahmat. Wahai Nabi Muhammad, sesunguhnya aku menghadap 


kepada Rabb-ku lewat Engkau dalam memenuhi kebutuhanku ini sepaya Engkau dapat 
memenuhinya untukku. Wahai Tuhanku berilah syafaat kepadaku.” 


Hadits ini adalah hadits shahih hasan sebagaimana disampaikan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan 
oleh al-Baihagi. Hadits yang hampir senada dengan hadits di atas juga diriwayatkan oleh ath- 
Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan al-Mu'jam ash-Shagfhir. 


Dalam hadits riwayat al-Baihagi dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih disebutkan 
bahwasannya orang-orang pernah mengalami kepayahan karena ketiadaan air di zaman Khalifah 
'Umar bin Khaththab. Kemudian Bilal bin Harits mendatangi makam Rasulallah dan berkata: 
“Memintalah engkau hujan untuk umatmu, karena mereka sedang kepayahan!” Kemudian 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1369 ) 369 


Rasulallah datang dalam mimpi Bilal dan memberi kabar bahwa mereka akan diberi hujan. 


Hadits riwayat al-Bukhari dalam Shahih-nya dari Anas bahwa ketika para shahabat kepayahan 
karena ketiadaan air, Umar bin Khaththab ber-istisga' lewat “Abbas bin Abdil Muththalib, beliau 
berdoa: 


WELG S a O) Jia UI Cal GA) Jaye US UI mai 


“Wahai Tuhanku, sesungguhnya kami bertawassul kepada Engkau lewat dengan Nabi kami dan 
Engkau memberu hujan kami. Dan kami bertawassul kepada Engkau lewat dengan paman Nabi 
kami, maka berilah kami hujan!” 


Hadits riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak, Umar bin Khaththab mengatakan bahwa Rasulullah 
bersabda: “Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dia bermunajat: “Wahai Rabb-ku, aku 
memohon kepada-Mu dengan lewat hag-Muhammad ketika Engkau mengampuni kesalahanku.” 
Lalu Allah berfirman: “Wahai Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad sementara Aku 
belum menciptakannya?” Adam menjawab: “Wahai Rabb-ku, karena ketika Engkau 
menciptakanku dengan tangan-Mu (kekuasaan-Mu) dan meniupkan ruh di jasadku dari ruh-Mu, 
aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di tiang-tiang “Arsy tertulis La ilaha illallah, Muhammad 
Rasulallah, dan aku tahu Engkau tidak akan menyandarkan nama-Mu kecuali kepada makhluk 
yang paling Engkau kasihi.” Allah kembali berfirman: “Benar wahai engkau Adam, karena 
sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling Aku cintai, dan jika engkau memohon 
kepada-Ku lewat dengan hag-nya Aku akan mengampunimu. Andai bukan karena Muhammad, 
Aku tidak akan menciptakanmu. ” 


Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruh al-Ma'ani saat menguraikan ayat 35 dari surat al-Maidah 
tentang perintah mencari wasilah, menjelaskan di perbolehkannya bertawassul dengan kedudukan 
Rasulullah. 


Ulama yang shaleh dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang membolehkan Tawassul 
(Sebagian diambil dari kitab Syawahid al-Hag karya Syaikh Yusuf an-Nabhani yang khusus 
menerangkan tentang tawassul atau istighatsah ) : 

1. Al Imam Sufyan bin Uyainah (guru dari Al Imam Syafi'i & Imam Ahmad bin Hanbal). 

2. Al Imam Abu Hanifah (pendiri Mazhab Hanafi). 

3. Al Imam Muhammad bin al Hasan al Syaibani (murid Al Imam Abu Hanifah). 

4. N Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani (ulama terkemuka madzhab Hanafi). 
5. Al Imam Malik bin Anas (pendiri Mazhab Maliki). 

6. Al Imam Asy Syafi'i (pendiri Mazhab Syafii). 

7. Al Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hanbali). 

8. Al Imam Abu Ali al Khallal (ulama terkemuka madzhab Hanbali). 

9. Al Hafizh Ibn Hajar Al Asgalani. 

10. Al Hafizh al Khatib al Baghdadi (penulis kitab Tarikh Baghdad) 

11. Al Hafizh Ibnu Khuzaimah. 

12. Al Hafizh Abu al @asim ath Thabarani 

13. Al Hafizh Abu Syaikh al Ashbihani. 

14. Al Hafizh Abu Bakar bin al Mugri' al Ashbihani. 

15. Al Hafizh Ibn al Jauzi. 

16. Al Hafizh adz Dzahabi. 

17. Syaikh Yusuf bin Ismail al Nabhani. 

18. Al Hafizh Abu Ishag Ibrahim bin Ishag al Harbi (ulama terkemuka madzhab Hanbali). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1370 ) 370 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


19. Al Hafizh Abu Ali al Husain bin Ali bin Yazid al Naisaburi (guru utama al Imam al Hakim). 

20. Al Hafizh Abdul Ghani al Maggdisi (ulama terkemuka madzhab Hanbali). 

21. Al Imam Abu al Khair al Agtha al Tinati (murid al Imam Abu Abdillah bin al Jalla). 

22. Al Hafizh Ibnu Asakir. 

23. Al Hafizh Al Sakhawi. 

24. Al Sya'rani. 

25. Al Muhadjdits Al Hafidh Al Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawiy rahimahullah (Al 
Imam al Nawawi). 

26. Al Hafizh Ibn Al Jazari. 

27. Al Imam Muhammad bin Ali al Syaukani. 

28. Al Hafizh al Baihagi 

29. Zainuddin Ali bin al-Husain (cucu Rasulallah) 

30. Asy-Syihab Mahmud 

31. Asy-Syihab Ahmad ad-Dimasygi 

32. Al-Juzuli dalam Dala'il al-Khairat 

33. Muhammad al-Makki dalam shalawat Fathur Rasul 

34. Muhammad asy-Syanwani, Syaikh Universitas Al-Azhar Cairo Mesir yang juga pengarang 
syarah Mukhtashar Abi Jamrah 

35. Muhammad Wafa asy-Syadzlli 


Sedang ulama yang melakukan tawasul dalam keterangan kitab yang laen sebagai berikut: 
1. Sufyan bin Uyainah (198 H / 813 M) 


Sufyan bin Uyainah berkata: ada dua laki-laki saleh yang dapat menurunkan hujan dengan cara 
bertawassul dengan mereka yaitu Ibnu 'Ajlan dan Yazid bin Yadzibin jabir. Perkataan ini 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. (kitab al-'illal wa Ma'rifah al-Rijal juz | hal. 163-164 
karya Ahmad bin Hanbal) 


2 Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M) 


perkataan Abu Hanifah ketika berziarah ke Madinah dan berdiri di hadapan makam Rosulullah 
saw. yaitu: 


"Hai orang yang termulya di antara manusia dan jin dan sebaik-baik makhluk, berilah aku 
kemurahanmu dan ridloilah aku dengan ridlomu. Aku merindukan kemurahan darimu, engkaulah 
satu2nya harapan Abu Hanifah". (kitab al-Ziyaroh Nabawiyah hal. 56 karya Sayyid Muhammad al- 
Maliki). 

3. Imam Syafii (150-204 H/ 767-819 M) 


"Dari Ali bin Maimun beliau berkata: Aku telah mendengar Imam Syafii berkata: Aku selalu 
bertabarruk dengan Abu Hanifah dan mendatangi makamnya dengan berziarah setiap hari. Jika 
aku mempunyai hajat, maka aku menunaikan sholat 2 rokaat, lalu aku datangi makam beliau dan 
aku memohon hajat itu kepada Allah di sisi makamnya,sehingga tidak lama kemudian hajatku 
segera terkabulkan" (kitab Tarikh al-Baghdad juz I hal. 123 dengan sanad yang shohih, karya al- 
Hafidz Abi Bakr Ahmad bin Ali). 


4. Abu Ishag bin Ibrahim bin Ishag al-Harby (198-285 H/813-898 M) 


Ibrahim al-Harby berkata: Makam Ma'ruf al-Karkhy adalah obat penawar yang sangat mujarab 
(maksudnya datanglah ke makam Ma'ruf al-Karkhy, sebab berdo'a di sisinya banyak manfaatnya 
dan dikabulkan (Kitab Tarikh al-Islam hal.1494 karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4371 ) 371 


Utsman) 
Tawassul yang dilakukan oleh ulama' muta'akhirin 
1. Ibnu Huzaimah (223-311 H/ 838-924 M) 


"Kami berangkat bersama pemuka ahli hadits, Abu Bakr bin Huzaimah dan rekannya Abu Ali al- 
Tsagofy beserta rombongan para guru untuk berziarah ke makam Ali Ridlo bin Musa al-Kadzim di 
Thusi, ia (Abu Bakr bin Mu'ammal) berkata: Aku melihat keta'dliman beliau (Ibnu Huzaimah) thd 
makam itu,serta sikap tawadlu' terhadapnya dan do'a beliau yang begitu khusyu' di sisi makam itu 
sampai membuat kami bingung (kitab Tahdzib.... juz 7 hal. 339 karya Imam Ibnu Hajar al- 
Asgolany) 


2. Abu @osim al-Thobary (260-360 H/874-971 M) Abu al-Syaikh al-Asbihany (274-369 H/ 897-979 
M)dan Abu Bakar bin Mugry al-Asbihany (273-381 H/ 896-991 M) Mereka mengisahkan kondisi 
mereka dalam keadaan lapar selama satu tahun kurang makan,lalu setelah waktu Isya' mereka 
bertawasul dan beristighosah dengan cara mengunjungi makam Rosulullah saw seraya berkata 
demikian: "Yaa Rosulullah kami semua lapar dan lapar" dan saat salah satu mau pulang,al- 
Thobary berkata: Duduklah,kita tunggu datangnya rizki atau kematian, kemudian 2 orang teman 
al-Thobary tidur di sisi makam Rosulullah saw,sedang al-Thobary duduk sambil memandang 
sesuatu, tiba2 datang seorang lelaki 'alawy (yaitu keturunan Nabi saw) bersama dengan 2 
budaknya yang masing2 membawa keranjang yang penuh dengan makanan. Lalu kami duduk dan 
makan bersama, kemudian lelaki 'alawy berkata: Hai kamu apakah kamu semua mengadu kepada 
Rosulullah? Aku barusan bermimpi bertemu dengan Rosulullah saw dan menyuruh aku 
membawakan makanan untuk kamu sekalian (kitab al-Wafa bi Ahwal al-Musthafa hal.818 karya 
Ibnu al-Jauzy) 


3. Abu Ali al-Husaini bin Ali bin Yazid al-Asbihany (277-349 H/ 900-961 M) beliau berkomentar 
sebagai berikut: 


"Al-Hakim berkata bahwa aku telah mendengar Abu Ali al-Naisabury berkata: Pada suatu ketika 
aku dalam kesusahan yang sangat mendalam,lalu aku bermimpi bertemu Rosulullah saw. dan 
beliau berkata kepadaku: "Pergilah ke makam Yahya bin Yahya (142-226 H/ 759-840 M),bacalah 
istighfar dan berdo'alah kepada Allah nanti kebutuhanmu akan dikabulkan" Kemudian pagi harinya 
aku melakukan hal tersebut,lalu kebutuhanku segera dikabulkan (kitab Tahdzib...juz 11 hal. 261 
karya Imam Ibnu Hajar al-Asgolani) 


4. Ibnu Taimiyah berkomentar dalam kitabnya Al-Kawakib Al Durriyah juz 2 hal. 6 yaitu: 


"Tidak ada perbedaan antara orang hidup dan orang mati seperti yang dianggap sebagian orang. 
Jelas shohih hadits riwayat sebagian sahabat bahwa telah diperintahkan kepada orang2 yang 
punya hajat di masa Kholifah Utsman untuk bertawasul kepada nabi setelah beliau wafat (berdo'a 
dan bertawasul di sisi makam Rosulullah) kemudian mereka bertawasul kepada Rosulullah dan 
hajat mereka terkabul, demikian diriwayatkan al-Thabary" 


DI BAWAH INI KAMI TAMBAHKAN CATATAN MENARIK COPAS DARI JAWABAN AKHI EKO 
ISKANDAR DI GRUOP ISLAM DENGAN SUNNAH DAN BID'AH HASANAH 


TAWASSUL 


Para ulama seperti al Imam al Hafizh Tagiyyuddin al Subki menegaskan bahwa tawassul, istisyfa', 
istighatsah, isti'anah, tajawwuh dan tawajjuh, memiliki makna dan hakekat yang sama. Mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1372 ) 372 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mendefinisikan tawassul —dan istilah istilah lain yang sma — dengan definisi sbb: 


“Memohon datangnya manfaat (kebaikan) atau terhindarnya bahaya (keburukan) kepada Allah 
dengan menyebut nama seorang nabi atau wali untuk memuliakan (ikram) keduanya." (Al Hafizh 
al Abdari, al Syarh al @awim, hal 378). Sumber: Membongkar Kebohongan buku: “Mantan Kiai NU 
menggugat”, Tim Lembaga Bahtsul Masail PC NU Jember. 


Tawassul merupakan salah satu amalan yang sunnah dan tidak pernah diharamkan oleh 
Rasulullah saw, tidak pula oleh ijma para sahabat radhiallahu “anhum, tidak pula oleh para tabi'in 
dan bahkan oleh para Ulama serta Imam-iImam besar Muhadditsin. Bahkan Allah 
memerintahkannya, Rasul saw mengajarkannya, Sahabat radhiallahu 'anhum mengamalkannya. 


Tak ada pula yang membedakan antara tawassul pada yang hidup dan mati. Karena tawassul 
adalah berperantara pada kemuliaan seseorang, atau benda (seperti air liur yang tergolong benda) 
di hadapan Allah swt, bukanlah kemuliaan orang atau benda itu sendiri. 


Boleh berdoa dengan tanpa perantara, boleh berdoa dengan perantara, boleh berdoa dengan 
perantara orang shalih, boleh berdoa dengan perantara amal kita yang shalih, boleh berdoa 
dengan perantara Nabi saw, boleh pada shalihin, boleh pada benda. Misalnya: Wahai Allah Demi 
kemiliaan Ka'bah”, atau “Wahai Allah Demi kemuliaan Arafah”, dll. (Sumber: Kenalilah Agidahmu: 
Al Habib Munzir al Musawa). 


Berdoa dengan bertawassul artinya memohon kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang 
dicintai dan diridhai Allah. Contohnya: “Ya Allah, berkat kebesaran Nabi-Mu Muhammad saw, 
mudahkanlah segala urusanku Yang Engkau ridhai.” 


Seseorang yang bertawassul berarti mengaku bahwa dirinya penuh kekurangan. Dengan segala 
kekurangannya tersebut, dia sadar bahwa doanya sulit dikabulkan. Oleh karena itu ia pun 
meminta syafa'at kepada sesuatu atau seseorang yang — menurut prasangka baiknya -— dicintai 
Allah swt. Inilah hakikat tawassul. (sumber: Mana Dalilnya: Al Habib Novel bin Muhammad 
Alaydrus). 


Tawassul adalah sebab (cara, sarana) yang dilegitimasi oleh syara' sebagai sarana dikabulkannya 
permohonan seorang hamba. Tawassul dengan para Nabi & Wali diperbolehkan baik di saat 
mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Karena mukmin yang bertawassul tetap 
berkeyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan manfaat dan mendatangkan bahaya secara 
secara hakiki kecuali Allah. Para Nabi dan para Wali tidak lain hanyalah sebab dikabulkannya 
permohonan hamba karena kemuliaan dan ketinggian derajat mereka. Ketika seorang Nabi atau 
wali masih hidup, Allah swt yang mengabulkan permohonan hamba. Demikian pula setelah 
mereka meninggal, Allah juga yang mengabulkan permohonan seorang hamba yang bertawassul 
dengan mereka, bukan Nabi atau Wali itu sendiri. (Sumber: Membongkar Kebohongan buku: 
“Mantan Kiai NU menggugat”: Tim Lembaga Bahtsul Masail PC NU Jember). 


Baginda Nabi Muhammad saw melakukan tawassul 


Dalam hadits dibawah ini akan disebutkan dengan jelas bahwa Rasulullah saw bertawassul 
dengan diri beliau sendiri dan dengan semua Nabi sebelum beliau, yang kesemuanya telah 
meninggal dunia kecuali Nabi Isa as. (Sumber: Mana Dalilnya: Al Habib Novel bin Muhammad 
Alaydrus). 


Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Ath Thabrani dalam Mu'jamul Kabir, Maktabatul Ulum wal Hikam, 
juz 24. cet Il Mushil, 1983, hal. 351. Diceritakan sbb: 


Ketika ibunda dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ra yang bernama Fathimah binti Asad rha meninggal 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1373) 373 


dunia, Rasulullah saw memberikan pakaiannya untuk dijadikan kain kafan. Kemudian beliau 
memerintahkan Usamah bin Zaid, Abu Ayyub al Anshari, Umar bin Khaththab, dan seorang 
pemuda berkulit hitam untuk menggali lubang kubur. Mereka pun melaksanakan perintah Rasul 
saw. Namun ketika hendak menggali liang lahat, Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk 
berhenti. Kemudian dengan kedua tangannya yang mulia, beliau sendiri yang menggali liang lahat 
dan membuang tanahnya. Setelah selesai, beliau berbaring di dasar kubur dan kemudian 
berkata : 


“Allah adalah yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan dan Dia Maha Hidup dan tidak 
akan pernah mati. Ampunilah ibuku Fathimah binti Asad dan bimbinglah dia untuk mengucapkan 
hujjahnya serta luaskanlah kuburnya, DENGAN HAK (KEMULIAAN) NABI-MU DAN PARA NABI 
SEBELUMKU. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dari semua yang berjiwa kasih.” 


Setelah itu Rasulullah saw menshalatkan jenazah beliau dan memakamkannya dibantu oleh 
Abbas dan Abu Bakar Ash Shiddig. (Hadits Riwayat Thabrani) Menurut Al Hafizh al Ghimari hadits 
ini merupakan hadits hasan, sedangkan menurut Ibnu Hibban adalah hadits shahih. 


Tawassul para Sahabat radhiallahu “anhum dengan Baginda Nabi Muhammad saw setelah beliau 
saw wafat. (Sumber: Mana Dalilnya: Al Habib Novel bin Muhammad Alaydrus). 


Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Ath Thabrani dalam Al Mu'jamus Shaghir, Maktabatul Islami Darul 
Ummar, juz 1. cet I Beirut, 1983, hal. 306. Diceritakan sbb: 


Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa Utsman bin Hunaif ra berkata: 


Ada seorang lelaki tuna netra datang menemui Nabi saw dan meminta beliau untuk 
mendoakannya agar dapat melihat kembali. Pada saat itu Rasulullah saw memberikan dua pilihan 
kepadanya, yaitu didoakan sembuh atau bersabar dengan kebutaannya tersebut. Tetapi lelaki itu 
berkeras minta didoakan agar dapat melihat kembali. 


Rasulullah saw kemudian memerintahkannya untuk berwudhu dengan baik dan membaca doa 
berikut: 


“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan berdoa kepada Mu dengan (bertawassul dengan) 
Nabi-Mu Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang. (Duhai Rasul) Sesungguhnya aku telah 
bertawajjuh kepada Tuhanku dengan (bertawassul dengan) -mu agar hajatku ini terkabul. Ya 
Allah, terimalah syafaat beliau untukku. (HR Tirmidzi dan Abu Dawud). 


Imam Tirmidzi menyatakan hadits ini sebagai hadits hasan sahih. Imam Hakim dan Adz Dzahabi 
juga menyatakan hadits ini sebagai hadits shahih. 


Dalam hadits di atas, Rasulullah saw mengajarkan cara kita bertawassul kepada beliau. Tawassul 
seperti ini tidak hanya berlaku ketika beliau masih hidup, akan tetapi juga dapat dilakukan setelah 
wafat beliau saw. Buktinya SEJUMLAH SAHABAT MENGGUNAKAN TAWASSUL INI 
SEPENINGGAL NABI MUHAMMAD SAW. Bahkan mereka mengajarkannya kepada orang lain. 


Ketika menyebutkan hadits di atas, Imam Thabrani menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang 
sering kali mengunjungi Khalifah Utsman bin Affan ra untuk menyampaikan kepentingannya. 
Tetapi khalifah Utsman bin Affan ra tidak sempat memperhatikannya. 


Ketika bertemu dengan Ustman bin Hunaif, lelaki itu menceritakan permasalahan yang ia hadapi. 
Utsman bin Hunaif kemudian memerintahkan lelaki itu untuk berwudhu, mengerjakan shalat dua 
rakaat di masjid, membaca doa tersebut di atas dan kemudian mendatanginya untuk diajak pergi 
menemui sayyidina Utsman bin Affan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(137a ) 374 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Setelah melaksankan saran Utsman bin Hunaif, lelaki itu pergi menghadap khalifah Utsman bin 
Affan ra. Sesampainya di depan pintu, penjaga menyambutnya, membawanya masuk dengan 
menggandeng tangannya. Sayyidina Utsman bin Affan ra kemudian mendudukkannya di 
permadani tipis di dekatnya dan kemudian bertanya kepadanya, “Apa Hajatmu ?” Setelah 
menyebutkan semua hajatnya, sayyidina Utsman ra pun memenuhi permintaanya. Kemudian 
beliau ra berkata, “Kenapa baru sekarang kau sampaikan hajatmu? Setiap kali kau butuhkan 
sesuatu, segeralah datang kemari.” 


Ketika meninggalkan kediaman Sayyidina Utsman ra, lelaki itu bertemu dengan Utsman bin Hunaif 
ra. “Semoga Allah membalas kebaikanmu. Sebelum engkau ceritakan perihalku kepadanya, beliau 
tidak pernah memperhatikan hajatku maupun memandangku.”" ujar lelaki itu kepada Utsman bin 
Hunaif. 


Jawaban Utsman bin Hunaif: “Demi Allah, aku tidak mengatakan apapun kepadanya (Sayyidina 
Utsman bin Affan ra). Hanya saja aku menyaksikan seorang lelaki tuna netra datang menemuin 
Rasulullah saw mengeluhkan kebutaannya ... (sampai akhir cerita tersebut di atas). 


ISTIGHATSAH 
Al Habib Novel bin Muhammad Alaydrus menjelaskan dalam buku beliau: Mana Dalilnya: sbb: 


Allah swt tidak pernah melarang kita untuk meminta tolong kepada makhluk-Nya. Hanya saja, 
Allah mengingatkan seluruh hamba-Nya, bahwa pada hakikatnya hanya Dia lah yang dapat 
memberi pertolongan. 


Dalam syariat, Istighatsah diartikan sebagai permintaan tolong kepada Nabi, Rasul, atau orang 
saleh — yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia — untuk mendoakan agar ia dapat 
memperoleh manfaat atau terhindar dari keburukan dan lain sebagainya. (Intabih Dinuka fi 
Khathar: Abu Abdillah Alwi Al Yamani, Darul Kutub, Shan'a, 1997 hal. 51). 


Istighatsah Dengan Yang Hidup 


Dalam Shahih Bukhari diceritakan bahwa pada suatu hari Jum'at, ketika Rasulullah saw berdiri 
menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang seorang lelaki lewat pintu masjid yang menghadap 
langsung ke mimbar. la berdiri tepat di hadapan Rasulullah saw kemudian berkata: “ Duhai 
Rasulullah, hewan-hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan terputus. Berdoalah kepada Allah 
agar la menurunkan hujan kepada kita semua”. Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya dan 
berdoa : “Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan.” 
Doa Rasul pun terkabul, hujan turun selama seminggu hingga lelaki itu datang kembali dan 
meminta Rasul untuk berdoa agar hujan berhenti. 


Saudaraku, bukankah Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa setiap muslim yang 
memohon kepada Nya, lalu mengapa lelaki itu tidak berdoa sendiri? Dan mengapa Rasulullah saw 
tidak berkata: “Mintalah kepada Allah secara langsung, tidak perlu meminta pertolonganku”. 
Sebab lelaki itu menyadari bahwa dirinya penuh kekurangan. Ia sadar bahwa dirinya belum 
memenuhi semua syarat terkabulnya doa. Rasulullah saw tidak menolak permohonannya, sebab 
sudah menjadi tanggung jawab setiap muslim, terutama pemimpinnya, untuk menolong 
saudaranya sesama muslim dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah swt kepadanya. 
Inilah yang disebut dengan Istighatsah. 


Istighatsah dengan Yang Telah Meninggal Dunia. 


Jika kita oleh syariat diizinkan untuk meminta tolong kepada teman kita, kepada guru kita, kepada 
kaum Sholihin, kepada para Malaikat, maka meminta tolong kepada mereka yang telah meninggal 


www.islamuna.info 


A@IDAH (4375 ) 375 


dunia hukumnya juga sama. Sebab, setelah meninggal dunia, mereka tetap saudara kita. 


Kita mungkin melihat dan mendengar seseorang yang menziarahi sebuah makam Waliyullah, 
seorang yang shaleh, kemudian berkata: “Wahai Syaikh Fulan, doakan agar kami dapat menjadi 
muslim yang baik, dapat mendidik anak-anak kami dengan benar ...” 


Istighatsah semacam ini diizinkan oleh syariat. Sebab pada intinya tidak ada perbedaan antara 
Istighatsah dengan yang hidup atau dengan mereka yang telah meninggal dunia. 


Al Habib Munzir Al Musawa dalam buku beliau: “Kenalilah Agidahmu” menjelaskan sbb: 


Pada hakekatnya memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya adalah hal yang 
diperbolehkan selama ia seorang Muslim, Mukmin, Shalih, dan diyakini mempunyai Manzilah di 
sisi Allah swt, tidak pula terikat ia masih hidup atau telah wafat. Karena bila seseorang 
mengatakan ada perbedaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudharrat maka 
justru dirisaukan ia dalam kemusyrikan yang nyata. Karena seluruh manfaat dan mudharrat 
berasal dari Allah swt, maka kehidupan dan kematian tidak bisa membuat batas dari manfaat dan 
mudharrat kecuali dengan izin Allah swt. Ketika seseorang berkata bahwa orang mati tidak bisa 
memberi manfaat, dan orang hidup bisa memberi manfaat, maka dirisaukan ia telah jatuh dalam 
kekufuran karena menganggap kehidupan adalah sumber manfaat dan kematian adalah 
mustahilnya manfaat. Padahal manfaat dan mudharrat itu dari Allah. Dan kekuasaan Allah tidak 
dapat dibatasi dengan kehidupan dan kematian. 


Al Habib Novel bin Muhammad Alaydrus menjelaskan dalam buku beliau: Mana Dalilnya: sbb: 


Pertama, Pada hakikatnya Para Nabi dan Kaum Shalihin yang dirihai Allah adalah hidup di 
kuburnya. Allah swt berfirman dalam Al @uran Surat Ali Imran ayat 169: “ Dan janganlah kamu 
kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka bahkan hidup di sisi Tuhannya dengan 
mendapat rezeki.” 


Kedua, Yang mati masih dapat memberikan manfaat kepada yang masih hidup. 


Dalam Tafsir Ibnu Katsir, (Ismail bin Umar bin Katsir Ad Dimsygi): juz 2, Darur Fikr, Beirut 1401 H , 
hal. 388. Beliau, Ibnu Katsir ra ketika menafsirkan ayat 105 Surat At taubah yang berbunyi, “Dan 
katakanlah, beramallah kalian, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan 
melihat amal kalian.” 


Beliau ketika menafsirkan ayat tersebut berkata: 


“Telah diriwayatkan bahwa semua amal orang yang masih hidup dipertontonkan kepada keluarga 
dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia di alam barzakh, sebagaimana dinyatakan oleh 
Abu Dawud ath Thayalisi.” 


Selanjutnya Al Habib Novel bin Muhammad Alaydrus menjelaskan bahwa dalam hadits dibawah 
ini dinyatakan bahwa yang mati masih dapat mendoakan yang hidup. Ini merupakan salah satu 
bukti bahwa mereka masih dapat bermanfaat bagi yang hidup. 


“Sesungguhnya semua amal kalian akan dipertontonkan kepada kerabat dan keluarga kalian di 
kubur mereka. Jika (melihat) amal yang baik, mereka merasa bahagia dengannya. Dan jika 
(melihat) amal yang buruk, mereka berdoa, “Ya Allah, berilah mereka ilham (ide) untuk melakukan 
amal taat kepadamu.” 


Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al Kufi dalam Mushannif Ibnu Abi 
Syaibah menuliskan: Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Sayyidina 
Umar ra terjadi panceklik. Saat itu Bilal bin Harits Al Muzani berziarah ke makam Rasulullah saw 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1376 ) 376 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan berkata : “Duhai Rasulullah saw. Mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu, karena 
sesungguhnya mereka telah binasa.” Tak lama kemudian ia bermimpi bertemu dengan Nabi saw 
yang berkata kepadanya: “Temuilah Umar, sampaikan salamku kepadanya dan beritahukan 
bahwa mereka akan memperoleh hujan.” Ibnu Hajar Al Asgalani menyatakan bahwa sanad hadits 
ini shahih. 

Dalam Atsar di atas disebutkan dengan jelas bahwa sahabat Bilal bin Harits al Muzani ber- 
istighatsah dengan Rasulullah saw jauh hari setelah beliau wafat dan tidak ada seorang sahabat 
pun yang menentangnya. 


Tim Lembaga Bahtsul Masa'il PC NU Jember dalam buku : Membongkar Kebohongan Buku 
“Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat & Dzikir Syirik” juga memuat & menjelaskan hadits sbb: 


“Diriwayatkan dari Abdullah ra, Nabi saw bersabda: “Hidupku adalah kebaikan bagi kalian dan 
matiku adalah kebaikan bagi kalian. Ketika aku hidup kalian melakukan banyak hal lalu dijelaskan 
hukumnya melalui aku. Matiku juga kebaikan bagi kalian, diberitahukan amal perbuatan kalian. 
Jika aku melihat amal kalian baik maka aku memuji Allah karenanya. Dan jika aku melihat amal 
kalian yang buruk, maka aku memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam Musnadnya. Hadits di atas menunjukkan bahwa 
meskipun Rasulullah saw sudah meninggal, beliau tetap bermanfaat bagi umatnya, seperti bisa 
mendoakan dan memohon ampun kepada Allah untuk umatnya. Oleh karena itu dibolehkan 
bertawassul dan ber-istighatsah dengan beliau, memohon didoakan oleh Beliau saw meskipun 
beliau sudah meninggal. 


“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa suatu ketika kaki beliau terkena mati rasa, maka 
salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau: “Sebutkanlah orang yang paling anda 
cintai.” Lalu Ibnu Umar berkata: “Yaa Muhammad.” Maka seketika itu kaki beliau sembuh. 


Hadits shahih ini diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dalam al Adab al Mufrad. Hadits di atas 
menunjukkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar ra melakukan Tawassul & Istighatsah dengan 
menggunakan redaksi Nida' (memanggil) Yaa Muhammad” yang artinya “adrikni bi du'aika yaa 
Muhammad” (tolonglah aku dengan doamu kepada Allah wahai Muhammad). Hal ini dilakukan 
setelah Rasulullah saw wafat. Sehingga hadits ini menunjukkan bahwa bertawassul dan 
beristighatsah dengan Rasulullah saw setelah beliau wafat meskipun dengan menggunakan 
redaksi nida' (memanggil), yang berarti nida' al mayyit (memanggil seorang Nabi atau Wali yang 
telah meninggal) bukanlah termasuk syirik. 


Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith menjelaskan bahwa : Para Nabi as, demikian pula orang- 
orang yang syahid, tetap hidup dalam kubur mereka, yakni dengan kehidupan alam barzakh. 
Mereka mengetahui —apa yang Allah kehendaki untuk mereka ketahui— terkait dengan berbagai 
keadaan di alam ini. Pastinya, kehidupan para Nabi as, dan orang-orang yang mewarisi mereka, 
lebih utuh dan lebih sempurna daripada kehidupan orang-orang yang mati syahid , karena mereka 
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang-oarng yang mati syahid. Dalilnya adalah 
firman Allah swt: “Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh 
Allah, (yaitu) para Nabi, Para Pecinta Kebenaran, Orang-orang yang Mati Syahid, dan Orang- 
orang Shalih. Metreka itulah teman yang sebaik-baiknya.” — AS An Nisa : 69. 


Dalam hadits-hadits shahih dinyatakan bahwa mereka tetap dalam kondisi hidup, dan bumi tidak 
memakan hasad mereka. Anas ra mengatakan Nabi saw bersabda: “Pada malam saat aku 
mengalami Isra', aku menemui Musa as berdiri di atas kuburnya di bukit pasir merah (Muslim: 
2385). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4377 ) 377 


Beliau saw bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi memakan jasad para Nabi. 
(Disampaikan oleh Abu daud: 1047, An Nasai: 1374, Ibnu Majah: 1085, Ad Darimi: 1572, dan 
Ahmad: IV:8, dari riwayat Aus bin Aus ra). 


Disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa mereka pun bershalawat dan beramal seperti 
mereka hidup. Diantaranya adalah sabda Nabi saw, “para Nabi hidup dan shalat di kubur mereka.” 
(Disampaikan oleh Abu Ya'la dalam al Musnad dari hadits riwayat Anas bin Malik ra). 


Para Ulama mengatakan, kwenyataan ini tidak bertentangan dengan ketentuan bahwasanya 
akhirat bukan negeri Taklif (pembebanan) atas kewajiban ataupun amal. Amal dapat terlaksana 
walau tanpa ada pembebanan, yakni hanya untuk dinikmati. 


Al Imam al Habib Abdullah bin Alawi al Haddad (Shahibur Ratib) mengatakan: sesungguhnya 
manfaat yang diberikan orang-orang yang sudah wafat kepada orang-orang yang masih hidup 
lebih banyak daripada manfaat yang diberikan orang-orang hidup kepada mereka. Karena orang- 
orang yang masih hidup sibuk dengan perhatian mereka pada masalah rizgi hingga hal tersebut 
terlalaikan. Sementara orang-orang yang sudah wafat telah terlepas dari masalah rizgi duniawi 
dan tidak memperdulikannya lagi kecuali berupa amal-amal shalih yang mereka persembahkan. 
Mereka tidak memiliki keterkaitan (dengan masalah rizgi) kecuali dengan amal-amal mereka itu, 
seperti halnya para malaikat. 


Ketahuilah, pemaparan di atas tidak bertentangan dengan sabda Nabi saw, “Jika anak Adam 
(manusia) mati, terputuslah amalnya kecuali tiga.” (Disampaikan oleh Muslim: 1631 dan yang 
lainnya, dari hadits riwayat Abu Hurairah ra). Maksudnya, amal seseorang untuk dirinya itu sendiri 
terputus, yaitu amal yang terkait dengan beban kewajiban beramal untuk mendapatt ganjaran. 
Amal seperti ini terputus baginya karena kematiannya. Adapun amalnya (orang yang telah wafat) 
untuk orang lain, seperti doa dan permohonan ampunan yang ia lakukan untuk orang yang masih 
hidup, pada hadits tersebut tidak menunjukkan adanya keterputusan amal. Bahkan, sebagaimana 
telah dipaparkan sebelumnya, amalnya tetap berlaku setelah mati. (Sumber: Majalah Al Kisah no. 
01, tanggal 11-24 Januari 2010). 


Link Asal : 
www.fb.com/Alfagir.ila.rohmati.Robb/notes/389808938099 


F0020. MENGENAL RAJAH - WIFI@ - JIMAT 


Oleh Mbah Jenggot 


Rajah atau Jimat atau dalam bahasa Arabnya tamimah sebenarnya secara asal adalah jimat 
penjaga yang ditulis dan dikalungkan pada anak kecil untuk menangkal penyakit 'ain|1J. Namun, 
pengertian itu semakin luas dan melebar sehingga setiap jimat penjagaan apa pun bentuknya 
adalah dinamakan tamimah. 


Jimat ini pun tidak luput dari penilaian syirik dari sebagian jamaah takfir, dengan mengambil dasar 
hadits shahih riwayat Ahmad berikut: 


Ba SA MI IJO 
“Sesungguhnya suwuk (rukyah), jimat dan pengasihan adalah syirik.” 


Penilaian seperti itu adalah bentuk penilain yang tergesa-gesa serta tidak di dasari pemahaman 
yang baik. Anehnya lagi mereka kadang hanya memahami hadits lewat terjemahan dan kemudian 
tanpa pemikiran yang obyektik ikut berkomentar memberi hukum tanpa memperhatikan sama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1378 ) 378 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sekali pendapat-pendapat ulama terpercaya. 


Imam al-Munawi menjelaskan, menggunakan rukyah (kecuali yang syar'iyyah), jimat dan pelet 
(pengasihan) dianggap syirik sebagaimana dalam redaksi hadits, karena hal-hal di atas yang 
dikenal di zaman Rasulallah sama dengan yang dikenal pada zaman jahiliyah yaitu rugyah (yang 
tidak syar'iyyah), jimat dan pengasihan yang mengandung syirik. Atau dalam hadits, Rasulallah 
menganggap rukgah adalah syirik karena menggunakan barang-barang tersebut berarti 
pemakainya mengitikadkan bahwa benda-benda itu mempunyai pengaruh (ta'tsir) yang bisa 
menjadikan syirik kepada Allah. 


Imam ath-Thayyibi menanggapi hadits tersebut bahwa yang dimaksudkan dengan syirik pada 
hadits di atas adalah mengi'tikadkan bahwa jimat tersebut mempunyai kekuatan dan bisa 
mempengaruhi (kekuatan merubah sesuatu) dan itu jelas-jelas bertentangan dengan ke-tawakkal- 
an.(2) 


Di bagian lain al-Munawi menjelaskan bahwa pengguna jimat sama dengan melakukan pekerjaan 
ahli syirik yang mengi'tikadkan bahwa jimat tersebut dapat menolak takdirnya yang sudah tercatat. 


Namun, jika jimat tersebut berupa asma atau kalam Allah atau dengan (tulisan berbentuk) dzikir 
Allah yang tujuannya untuk ber-tabarruk kepada Allah atau penjagaan diri serta tahu bahwa yang 
dapat memudahkan segala sesuatu adalah Allah maka hal itu tidak diharamkan. Pendapat ini 
disampaikan Ibnu Hajar yang dikutip oleh al-Munawi dalam Faidh al-@adir.3| 


Sedangkan wifig adalah semacam jimat yang cara penulisannya dikembalikan pada kesesuaian 
hitungan dan dalam bentuk tertentu. Wifig ini dapat bermanfaat untuk segala hajat, mengeluarkan 
orang yang dipenjara, memudahkan orang yang melahirkan dan lain-lain. 


Ibnu Hajar al-Haitami dalam Fatawi Haditsiyyah-nya menjawab: hukum menggunakan wifig 
tersebut adalah boleh jika digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan syari'at dan jika digunakan 
untuk melakukan hal haram maka hukumnya haram. Dan dengan ini, kita dapat menjawab 
pendapat al-Garafi (ulama Malikiyyah murid “Izzuddin bin “Abdissalam) yang menegaskan bahwa 
wifig adalah termasuk bagian dari sihir.(4| 


Di antara ulama Islam yang ahli dan berkecimpung secara langsung dengan pembuatan wifig 
adalah Imam al-Ghazali. Bahkan Shohabat Abdurrohman bin auf RA. menulis huruf-huruf 
permulaan AlGuran dengan tujuan mnjaga harta benda agar aman, Imam sufyan al tsauri 
menuliskan untuk wanita yang akan melahirkn dan digantung didada , ibnu taimiyah al harrani 
menulis AS Hud.44 didahi orang yang mimisan. 


Dan jika wifig dinilai syirik, maka berarti pula menuduh Abdurrohman bin auf,lImam Hujjatul Islam 
al-Ghazali dan ulama-ulama adalah pelaku syirik, dan itu tidak akan pernah diucapkan kecuali oleh 
orang-orang yang mulutnya tidak dikunci dengan adab syari'at. 


(1) Penyakait yang punya kekuatan membunuh yang muncul dari pandangan mata. 
(2) Faidhul Gadir 2/426. 

(31 Ibid. 6/223. 

(4) Fatawi Haditsiyyah hlm. 2. 


PENGOBATAN ALTERNATIF (Hasil Bahtsul Masaail PCNU Mojokerto) 
Deskripsi Masalah : Faktor ketidak berhasilan pengobatan medis, keterbatasan dana yang dimiliki, 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1379 ) 379 


atau sugesti kepercayaan semata pada orang pintar, telah menjadikan perhatian orang beralih ke 
sistem pengobatan alternatif / tradisional, antara lain : memanfaatkan asma Allah, suwuk, hinga 
sebutan "rugyah syari'ah" memindahkan wujud penyakit ke binatang (kambing) atau telur hewan 
unggas (angsa / banyak), mengubur benda ke dalam tanah, nangap orang membaca mangib 
Syeh abdul @odir Al Jaelani, mencari pasangan sihir dengan memperbantukan jaran kepang, 
mengikuti saran sesajen dukun perewangan, mendatangkan jin mahlug tertentu agar masuk ke 
tubuh orang dan dalam alam ketidak sadarannya jin itu memberikan saran pengobatan. Praktek 
pengobatan dengan melalui kondisi ketidak sadaran beriring pembacaan Ayat-ayat Al Guran telah 
menjadi ciri : Rugyah Syari'ah dan sejenisnya. Kondisi tersebut berbeda dengan praktek 
pembiusan total pra operasi (bedah klinis) atau pingsan alami. 


Pertanyaan : a. Pengobatan alternatif menempuh cara yang bagaimana dibenarkan oleh hukum 
islam ? 


Jawaban : Adalah setiap cara yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. 
Prinsip pengobatan Alternatif dalam Islam adalah : 
- Bila menggunakan bacaan-bacaan : - bacaanya tidak dirubah 
- Tidak mengandung unsur syirik kepada Allah. 
- Bila menggunakan obat-obatan : - tidak dari unsur yang najis 
- Tidak berdampak negatif 
- Bila menggunakan zimat dan tamimah : - tidak dari unsur yang najis 
- Tidak berdampak negatif 
1. 151 2g Saji 3 jela 
B3 Lalasi JYI Ol jl TSI Lb CSI, SGSU Ld pd Pi Lea 1 # ih pena (Aang pul aldi Lan) 
SS ai ena Sl Aja 3 Aek la OLYI Ol yasin YI Cploet pam Uetny Upah ox Lap) db GBU 
Lag 35 pada ag Ogan Seks YI Hua Ling , Lalat Dls LAS Engga NS) JIKEYI AB BUY) plg eleeYI, 2LLYI 
Las anal Jb ay vest diaz YI 9 Jul Ako 9 Lean JUN SYYI —j alamat ya koma! 3 jalu al sc 
233 Rob Alan Rao JI lg YG Gila YI Uping Se Slam Upale CHA) Ol apl UYA Lele padi ENI, 
Ol Febi £ BI OB 3 Ja Oo Sami 0 pr RAY Sol Ob 23 punba DU pel y 20 Ale Jan Jl Bao Ad aa 
SIA Y asi Sar ON ae Uraian ya OS 9 alay (la La Pal 3 Le yaa Ipoe SUS del oya OLS OI Jl 
Ola yeh V3 Ogakiy Jln ya Ja Pel ya SMS di AT Se Si aro BI ya ola AS sebar Las Oma & BI 
DI 20) KS Vig Ted 08 ad delay OB 3 Jo Aizel Ol A53 Ja Jan Kala 
b. Upaya prefentif apa perlu disiagakan agar tidak terjadi pengorbanan aspek agidah keimanan 
baik oleh fasilitator atau pasien / keluarga yang memerlukan pengobatan ? 


Jawaban : Menjelasklan kepada pasien bahwa pengobatan alternatif ini hanya usaha, semua 
Allah-lah yang menentukan 


1. 6—5 ps6, Ulas 


Uda SG elly ai, SIS Letea DPP OI JI UI JI ApolaI KolaYI Of aiel ya Of el, 
Ad jaahi ly CBU Jing & Akta da Ja BS Oma SI PI, OY aji AP Upah A1 Lahar 3yio PeeaYu Sg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1380 ) 380 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al oa SUS de AI 338 Ok BIAN BIS PAS mL Ah AI Upi 3 yha Ap le YI kami Jb GL adl OL 0 jet 
MP mal Ary Cah Upi Tenan Y Cu Lois LN pianay Cola Ing Jar SI Il Al ya jga Ol Aset yag JW 
Jd Al ela Ol gel yag gd Lali ganas Ea Lol LAJU lay Cola YI Oya ly AI ya GI Of Aset uyay Jar 


c. Pemasangan rajah / wifik / azimat, penagkal dan penyajian uba rampe berjenis bunga, jajan 
pasar, rupa-rupa nasi perdukunan dan sebagainya apakah tergolong ikhtiar yang dibenarkan oleh 
syariat Islam ? 


Jawaban : Sama dengan jawaban sub a. , Ibarat sama dengan sub a., Kumpulan Bahtsu Lirboyo.. 


d. Benarkah keris, besi kuning, akik, atau benda lainnya bisa di puasa-i, bisa mempunyai kekuatan 
tertentu, dan bolehkah kita mempergunakannya ? 


Jawaban di : Tidak punya kekuatan, tetapi hanya keistimewaan saja. 


Referensi : 

Um Al Barohin 

Fath al wahhab Juz : 2 Hal : 151 
Hamisy fath al wahhab Juz : 2 Hal : 151 


Asas La kiper oral adl ol 3g: 

dr SI Ai GL Jamil SI smg Jb 3 GA ii Urat Mer DU le Jasa Jl dl 3 Ala jl Of gan 
Ade NG Adila Yg Aonalg DL pdl mel SLEYU Ibas sol il JI Juadakl ATI gang Milo oya Kino Gl M3 3 303 
IS de NI Se 3 JI ya Gada, Jp) “(OA Oli ab JS UI) JB ya Jor J Layan La jl 3 Ibas oya 
D6 Aga) JAS deng IS op Uh yag MAY IL di Gaal oh IL AI jo Gl gali il yag JSI d1 
byk 3 as SL OP MJ ya Lesi II BA Us ol Of Jail oli Tele y pai SYI U op Of Jak Wasaly 
dai yag aa Ul) Jaty Lead dl Lesogl 

dai lo 151 iioano 2 70 Ola ai Jala Lay : 

23 alas? AYI Of JEAAT WI Lb CSS, SUSU Iyan a33 jua Lia 1 #gih pend (Aang prenadi plladi (3 1 Atuna) 
de sai an Jl 33 3 Aedsad da Ola YI Of Opal JI play! Kelonsal jm Ling» Upah omi Uagay dal 3 Bas 

Bd gadi hg Oya Bl VI Ilusi Ling. Lalasg Das AS Cney NS) JIKA Gaby BUY! el YIy plus YIy SLEYI 
Gamal) ema Yg ay PL Telat Y dal Adat Remik! SYYI CA Aa 3 Roma AYI JL oa al SEL, 
RJ Alona gp Rep II NG Ailatan YI Uging . Set Bekania Ugale Uda Ol Pl 39 33A lede pull SW) LS 
VI ji al" Wak SIB g jd Alay Bole Ujian Bola Ga Jasa de WS is IAI Gl ea Jl All Bel) 
ARE 9s Jan om Snas We AYI Bl Ob syg. GnlaU Adi BNI gal Jani Balap Ad pn Aan KL 
Bab go oya 4 Craig ya OS ay Abe La JAS G3 Lena Lae SUS Jela oa US Of Ik Ol Gabe F Ie 
Mma oya Ja Pama ya SMS oa IA AE Pa rp BIN oya Ola de jala Lah oma) & real IA Y dala US 
— 01 Kah Vly led OB) adas OP SUS Jos Aasl Of JAS ba Jandd dadi Ol el sd Va gal) 

Dalam ajaran Islam ada sebuah istilah yang boleh jadi dapat membuat momok bagi penganut 


agama lain atau orang Islam sendiri dengan istilah “kafir”. Dewasa ini aksi pengkafiran terhadap 
kelompok atau golongan yang dipandang sebagai lawan dan berbeda keyakinan dan penafsiran 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1381 ) 381 


terhadap ajaran agama seolah-olah telah dianggap lumrah. Sikap pengkafiran ini lahir sebagai 
upaya untuk mendiskreditkan pihak yang dianggap sebagai lawan. Padahal sebagaimana yang 
telah kita ketahui bersama, bahwa menuduh orang lain kafir berarti menghalalkan harta benda dan 
darahnya. 


Perlu diperjelas apa yang bisa dijadikan sebagai parameter batasan kafir menurut Islam ? 
Hal-hal menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam (murtad) adalah: 


1. Keyakinan, meliputi : Mengingkari / meragukan ajaran-ajaran pokok agama Islam menyangkut 
sifat-sifat ketuhanan, kerasulan, kitab2 Allah SWT, malaikatx dan hal-hal gaib yang harus di 
yakini karena bersumber dari Al-Guran atau hadits secara shorih, seperti wujudnya sorga, 
neraka, hari kiamat, jin dan lain-lain. Mengingkari hukum-hukum Islam yang sudah di sepakati 
oleh para ulama Ahlussunnah wal jama'ah (mujma' 'alaih) dan diketahui oleh masyarakat islam 
secara luas dan mutawatir. 


2. Perbuatan, meliputi : Melakukan ritual peribadatan agama lain, seperti menyembah berhala, 
dan lain-lain. Ucapan atau perbuatan secara sengaja untuk menghina atau melecehkan Allah 
SWT, kitab-kitab Allah, para nabi, malaikat, dan tanda-tanda kebesaran Islam yang harus di 
hormati, seperti ka'bah dan masjid. 


Menjatuhkan vonis kafir kepada seorang yang diketahui beragama Islam tidak boleh dilakukan 

sebelum diketahui secara pasti berkeyakinan yang menyebabkan kufur atau mekakukan 

perbuatan yang mengakibatkan kufur (murtad). Menuduh orang beragama Islam secara 
sembarangan dapat mengakibatkan hukum kufur bagi penuduh. 

aU L eaia 

ALA ASI (SI Ale Ur) AYI AL ye Lelo FE SI Ola Kain 3 3 AI mol Gal ja HS oat 

II NI maki Lg Jalil! VI PI A01 LE Crab! ya dad Ca BEI 9 pal LASIL pelk Ce SI II Oyels 

SI SA AI La Oi EU SY SIN ye ly Sah AYI ey al oa ino misi Jad Jgkig lal Cpu 

Akal G9 JG Of II mari GA Gb OI Of EL Toll! On Sy Kemd Aas yg RS ya lol Gn Y SAI us 

BA NY aa Jala de HA aa Je PLAY! 

SE Ain ISL Boy ra ya pie La JSI Il Bad ISP ai Jadi ILY der IA Il Nay Je pall Lali 

ce oya bogo ts 

ami Lo Ol: 0 (ASLI Jail Aan oy1 PL op MAL enda Gl Olah G: 

(Is If Jas ah SUS el asu Ong jha (Aas JS UT II era) OLUYI SI Un S3 ll (OLI Ll AT ol) 

RAL (SY ya Segi (Ol) Il dilan (ah Sian jl) din plan Gk Gili Ae Jai) 4 lia Any JS Spoya 

2 aa ( » LS eeale mam! (AL M) A da, « da, 4 HN IL Ama 23 (Ssh Fa Tea (ah au km II 

LS Ala Cant. (ata da al) Ulas AI dy Alih 6 doel 3 RAI nd WLAN CET RAI gay Bra HA (OPS) uya 

BNAAS aya (Si si dwi aa Pa 2 (d sad! JG 

Of el Ol ae (UAS) lay dg JAS uh Alia (ob) ra (Al) Gelam AU (SA) oa sea AN BE II ena 

ca Oku YI odonala JS deg SUS nada | Ol AP Bapah RAP (Rama ah) Ll el eta YI d Glass YI SUS JI aki 

PAI HAL BU Usang 6 MPV (AE getir ARA gl on YI aa Ae Gagal 3 JB 1 BD Ga agar US 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1382 ) 382 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


F0029. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 1 


Oleh Sayeed Achmad 


Daripada Zaid bin Wahb al-Juhani katanya: Apabila al-Hasan bin 'Ali a.s. ditikam di al-Madain aku 
datang menemuinya dalam keadaan dia mengadu kesakitannya. Maka aku pun berkata 
kepadanya: “Apa pandanganmu wahai anak Rasulullah kerana sesungguhnya orang ramai dalam 
keadaan kebingungan (dengan apa yang berlaku)? Dia pun menjawab: “Demi Allah! Aku fikir 
Mu'awiyah lebih baik untukku daripada mereka-mereka ini. Mereka mendakwa bahawa mereka 
adalah Syi'ahku tetapi mencari peluang untuk membunuhku, merampas barangan berhargaku dan 
mengambil hartaku. Demi Allah! Jikalau aku mengadakan perjanjian dengan Mu'awiyah, dia akan 
melindungi darahku dan aku merasa aman dengan (perlindungannya) terhadap keluargaku. Itu 
adalah lebih baik daripada mereka (Syi'ah) membunuhku lalu akan terabailah kaum keluargaku 
dan isteriku. Demi Allah! jikalau aku memerangi Mu'awiyah mereka akan menangkap aku 
sehingga mereka akan menyerahkanku kepadanya (Mu'awiyah) sebagai tawanan. Demi Allah! jika 
aku mengadakan perdamaian dengannya dan aku dalam keadaan mulia adalah lebih baik 
daripada dia membunuhku sebagai tawanan atau dia akan membantuku lalu ia menjadi ikutan 
kepada Bani Hasyim di akhir zaman. (Rujukan: Ahmad bin Ali bin Abi Talib at-Thabarsi al-lhtijaj jil. 
2 hal. 290) 


Kesimpulan : 

1. Ahlul Bait iaitu Sayyidina Hasan r.a. yang didakwa oleh Syi'ah sebagai imam kedua mereka 
tidak percaya terhadap golongan yang mendakwa sebagai pengikutnya iaitu golongan Syi'ah. 

2. Sayyidina Hasan r.a. menyedari bahawa Syi'ah telah cuba untuk membunuhnya dan merampas 
segala hartanya. 

3. Sayyidina Hasan r.a. juga menyedari bahawa Syi'ah hanyalah golongan pembelot yang hanya 
mendakwa sebagai pengikut setia sahaja. 


F0030. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 2 


Oleh Sayeed Achmad 
Syi'ah: Imam Maksum Menjadikan Laknat Kepada Sahabat Nabi S.A.W. 


Sebagai Wirid Selepas Sembahyang. Daripada Husain bin Thuwair dan Abi Salamah as-Sarraj, 
kedua-duanya berkata: “Kami mendengar Abu Abdillah a.s. melaknat selepas setiap sembahyang 
fardhu empat orang lelaki dan empat orang perempuan iaitu si-fulan, si-fulan, si-fulan dan 
Mu'awiyah serta ia menyebut nama mereka dan si-fulanah, si-fulanah|1J, Hindun dan Umm al- 
Hakam iaitu saudara perempuan Mu'awiyah”. (Rujukan: Muhammad bin Ya'kob al-Kulaini al-Furu' 
min al-Kafi jil. 3 hal. 342). 


Kesimpulan : 

1. Syi'ah mengatakan imam maksum di sisi mereka mengajarkan supaya melaknat sahabat- 
sahabat Nabi s.a.w. selepas setiap kali sembahyang. 

2. Syi'ah bukan sekadar membenci, mengkafirkan dan melaknat sahabat-sahabat Nabi s.a.w. 
bahkan lebih dari itu menjadikan laknat kepada mereka sebagai amalan rutin harian. 


F0031. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 3 


Oleh Sayeed Achmad 
Syi'ah: Abu Bakar Dan Umar Dilaknat Oleh Allah, Malaikat Dan Sekalian Manusia 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1383 ) 383 


Hannan daripada ayahnya daripada Abi Ja'far a.s. (Muhammad al-Bagir), katanya (perawi iaitu 
ayah Hannad): saya berkata kepadanya: “Apakah anak-anak Ya'kub itu adalah nabi-nabi? Beliau 
(Abu Ja'far) menjawab: “Tidak! Tetapi mereka adalah keturunan anak nabi-nabi. Mereka tidak 
meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan bahagia, bertaubat dan mengingati apa yang mereka 
lakukan. Sesungguhnya syaikhain (dua orang syaikh. Maksud syaikhain di dalam kitab-kitab 
Syi'ah ialah Abu Bakar dan Umar) telah meninggalkan dunia dalam keadaan tidak bertaubat dan 
tidak mengingati apa yang mereka berdua lakukan terhadap Amir al-Mukminin (Ali) a.s.. Maka 
la'nat Allah, malaikat dan sekalian manusia ditimpakan keatas mereka berdua”. (Rujukan: 
Muhammad bin Ya'kob al-Kulaini ar-Raudhah min al-Kafi jil. 8 hal. 246). 


Kesimpulan : 


1. Syi'ah mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Umar r.a. telah melakukan kezaliman terhadap 
Sayyidina Ali bin Abi Talib r.a. dan meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat di atas 
dosa tersebut. 


2. Syi'ah mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Umar r.a. dila'nat oleh Allah, malaikat-malaikat 
dan sekalian manusia. 


F0032. PANDANGAN AHLUL BAIT TERHADAP SYIAH 4 


Oleh Sayeed Achmad 
Syi'ah: Kepercayaan Kepada Imam Dua Belas Adalah Rukun Islam Paling Utama 


Daripada Abi Fudhail daripada Abi Jaafar a.s. katanya: “Islam ditegakkan di atas lima perkara, 
sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah. Tidak diseru kepada mana-mana rukun 
sebagaimana seruan kepada al-Walayah”. 


Daripada Fudhail bin Yasar daripada Abi Jaafar a.s. katanya: “Islam dibina di atas lima perkara, di 
atas sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah. Tidak diseru kepada mana-mana rukun 
sebagaimana seruan kepada al-Walayah”. Lalu manusia mengambil keempat-empatnya dan 
meninggalkan yang ini, iaitu al-Walayah ”. Daripada Ibn al-'Arzami daripada ayahnya daripada 
Ja'far as-Sadig a.s. katanya: “Asas-asas Islam ada tiga, sembahyang, zakat dan al-Walayah. 
Tidak sah (beriman atau menegakkan) salah satu daripadanya kecuali mesti disertai dengan dua 
asas lagi”. (Rujukan: Muhammad bin Ya'kob al-Kulaini al-Usul min al-Kafi jil. 2 hal. 18). 


Kesimpulan : 

1. Rukun Islam Syi'ah berbeza dengan rukun Islam Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah dan perbezaan 
pada rukun agama membawa kepada perbezaan dari segi akidah. 

2. Syi'ah mengatakan Ahl as-Sunnah telah meninggalkan rukun Islam terpenting di sisi mereka 
iaitu al-Walayah dan hanya mengambil empat rukun sahaja. 

3. Syi'ah telah menolak salah satu rukun Islam paling utama di sisi Ahl as-Sunnah iaitu mengucap 
dua kalimah syahadah. 

4. Syi'ah mengatakan ibadat sembahyang dan zakat Ahl as-Sunnah dan ibadat-ibadat yang lain 
tidak sah kerana tidak disertakan dengan al-Walayah iaitu kepercayaan kepada dua belas 
imam sebagaimana pegangan Syi'ah|1|. 


(1) Dua belas imam Syi'ah itu ialah: 
1. “Ali bin Abi Talib (wafat 40 H) 

2. Hasan bin “Ali (wafat 50 H) 

3. Husain bin “Ali (wafat 61 H) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1384 ) 384 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4. "Ali Zainal Abidin bin Husain (wafat 94 H) 

5. Muhammad al-Bagir bin “Ali Zainal "Abidin (wafat 117 H) 
6. Ja far as-Sadig bin Muhammad al-Bagir (wafat 148 H) 

1. Musa al-Kazim bin Ja far as-Sadig (wafat 183 H) 

8. Ali ar-Ridha bin Musa Kazim (wafat 202 H) 

9. Muhammad al-Jawaad bin “Ali ar-Ridha (wafat 220 H) 

10. “Ali bin Muhammad al-Jawaad (wafat 254 H) 

11. Hasan bin “Ali al- Askari (wafat 260 H) 

12. Muhammad bin Hasan al- Askari al-Mahdi (ghaib 260 H). 


F0044. MEMAHAMI MOTTO KEMBALI KEPADA 
AL-OGUR'AN & SUNNAH 


Oleh Udeting Watt 


Golongan Salafi&Wahabi memiliki motto “Kembali kepada al-Guran dan Sunnah'. Mereka 
mengajak umat untuk kembali kepada al-@ur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena, tentunya, al- 
Gur'an dan Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang utama yang diwariskan oleh Rasulullah 
SAW, sehingga siapa saja yang menjadikan keduanya sebagai pedoman, maka ia telah 
berpegang kepada ajaran Islam yang murni dan berarti ia selamat dari kesesatan. Bukankah 
Rasulullah SAW menyuruh yang sedemikian itu kepada umatnya ? 


Secara global, motto "Kembali kepada al-@ur'an dan Sunnah' ini jelas tidak akan ditentang oleh 
siapapun, bahkan semua umat harus mengikutinya agar selamat. Namun mungkin banyak orang 
bertanya, mengapa Ibnu Taimiyah&Muhammad bin Abdul Wahab yang menyerukan hal se-bagus 
dan se-ideal itu dianggap sesat oleh para ulama di zamannya ? Mengapa pula paham 
Salafi&Wahabi yang merujuk semua ajarannya kepada al-@uran dan Sunnah dianggap 
menyimpang bahkan divonis sesat ? Dan apakah para ulama terdahulu di zamannya selain kedua 
ulama ini seolah tidak mengajak kepada hal yang sama ? 


Mari kita perhatikan permasalahan ini satu demi satu, agar terlihat jelas sumber masalah' yang 
ada pada sikap yang terlihat sangat ideal tersebut. Mari kita cermati dengan hati yang lapang dan 
objektif agar kita tidak terjerumus dalam pola pikir satu arah yang hanya mau melihat dan 
mendengar hanya karena kita sudah terlanjur 'taglid' pada satu sumber informasi saja, hingga 
akhirnya dengan angkuhnya kita membenarkan tanpa ada 'perbandingan' sedikitpun. Karena 
dengan jalan ini, insyaAllah kita mendapatkan jawaban kebenaran yang sesungguhnya, bukan 
'pembenaran' yang menuruti hawa nafsu semata. 


1. Prinsip"Kembali kepada al-@ur'an dan Sunnah"adalah benar secara teoritis, dan sangat ideal 
bagi setiap orang yang mengaku beragama Islam. Tetapi yang harus diperhatikan adalah, apa 
yang benar secara teoritis belum tentu benar secara praktis, menimbang kapasitas dan kapabilitas 
(kemampuan) tiap orang dalam memahami al-@ur'an&Sunnah sangat berbeda-beda. Maka bisa 
dipastikan, kesimpulan pemahaman terhadap al-@uran atau Sunnah yang dihasilkan oleh 
seorang'alim yang menguasai Bahasa Arab dan segala ilmu yang menyangkut perangkat 
penafsiran atau ijtihad, akan jauh berbeda dengan kesimpulan pemahaman yang dihasilkan oleh 
orang awam yang mengandalkan buku-buku 'terjemah' al-Gur'an atau Sunnah. Itulah kenapa di 
zaman ini banyak sekali bermunculan aliran sesat ! 


Mengapa ? Tentu karena masing-masing mereka berusaha kembali kepada al-Guran dan 
Sunnah, dan mereka berupaya mengkajinya dengan kemampuan dan kapasitasnya sendiri 
masing-masing. Bisa dibayangkan dan telah terbukti hasilnya, kesesatan yang dihasilkan oleh 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1385 ) 385 


Yusman Roy (mantan petinju yang merintis sholat dengan bacaan yang diterjemah), Ahmad 
Mushadeg (mantan pengurus PBSI yang pernah mengaku nabi), Lia Eden (mantan perangkai 
bunga kering yang mengaku mendapat wahyu dari Jibril), Agus Imam Sholihin (orang awam yang 
mengaku tuhan), dan banyak lagi yang lainnya. Dan kesesatan mereka itu lahir dari sebab 
“Kembali kepada al-Guran dan Sunnah', mereka merasa benar dengan caranya sendiri atau 
mengikuti seseorang yang memiliki konsep dengan jalan pikirannya sendiri tanpa kesepakatan 
ulama terbanyak. 


Pada kaum Salafi&Wahabi, kesalahpahaman terhadap al-Guran dan Sunnah itu pun banyak 
terjadi, bahkan di kalangan mereka sendiri secara internal pun terjadi perbedaan pemahaman 
terhadap dalil sehingga mereka akhirnya terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok yang saling 
menyesatkan. Dan yang terbesar adalah kesalahpahaman mereka terhadap dalil-dalil tentang 
bid'ah. 

2. Al-Guran dan Sunnah sudah dibahas dan dikaji oleh para ulama terdahulu yang memiliki 
keahlian yang sangat mumpuni untuk melakukan hal itu, sebut saja: Ulama mazhab yang empat, 
para mufassiriin (ulama tafsir), muhadditsiin (ulama hadis), fugahaa'(ulama figih), ulama agidah 
ahus-sunnah wal-Jama'ah, dan mutashawwifiin (ulama tasawuf/akhlag). Hasilnya, telah ditulis 
beribu-ribu jilid kitab dalam rangka menjelaskan kandungan al-Guran dan Sunnah secara 
gamblang dan terperinci, sebagai wujud kasih sayang mereka terhadap umat yang hidup 
dikemudian hari. Karya-karya besar itu merupakan pemahaman para ulama yang disebut di dalam 
al-@uran sebagai “ahludz-dzikr, yang kemudian disampaikan kepada umat Islam secara turun- 
temurun dari generasi ke generasi secara berantai sampai saat ini. 


Adalah sebuah keteledoran besar jika upaya orang belakangan dalam memahami Islam dengan 
cara Kembali kepada al-Guran dan Sunnah' dilakukan tanpa merujuk pemahaman para ulama 
tersebut. Itulah yang dibudayakan oleh sebagian kaum Salafi&Wahabi. Dan yang menjadi pangkal 
penyimpangan paham Salafi& Wahabi sesungguhnya, adalah karena mereka memutus mata rantai 
amanah keilmuan mayoritas ulama dengan membatasi keabsahan sumber rujukan agama hanya 
sampai pada ulama salaf (yang hidup sampai abad ke-3 Hijriah). 


Hal ini seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah (hidup di abad ke-8 H.) dan para 
pengikutnya. Bayangkan, berapa banyak ulama yang dicampakkan dan berapa banyak kitab-kitab 
yang dianggap sampah yang ada di antara abad ke-3 hingga abad ke-8 hijriyah. Dan lebih 
parahnya lagi, dengan rantai yang terputus jauh itu, Ibnu Taimiyah dan kaum Salafi&Wahabi 
pengikutnya seolah memproklamirkan diri sebagai pembawa ajaran ulama salaf yang murni, 
padahal yang mereka sampaikan hanyalah pemahaman mereka sendiri setelah merujuk langsung 
pendapat-pendapat ulama salaf. Bukankah yang lebih mengerti tentang pendapat ulama salaf 
adalah murid-murid mereka ? Dan bukankah para murid ulama salaf itu kemudian 
menyampaikannya kepada murid-murid mereka lagi, dan hal itu terus berlanjut secara turun 
temurun dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan ? 


Bijaksanakah Ibnu Taimiyah dan pengikutnya ketika pemahaman agama dari ulama salaf yang 
sudah terpelihara dari abad ke abad itu tiba di hadapan mereka di abad mana mereka hidup, lalu 
mereka campakkan sebagai tanda tidak percaya, dan mereka lebih memilih untuk memahaminya 
langsung dari para ulama salaf tersebut ? Sungguh, ini bukan saja tidak bijaksana, tetapi juga 
keteledoran besar, bila tidak ingin disebut “kebodohan dan pembodohan' !. Jadi, kaum 
Salafi&Wahabi bukan cuma menggaungkan motto “Kembali kepada al-Gur'an dan Sunnah' secara 
langsung, tetapi juga secara langsung maupun tidak, menggaungkan motto “Kembali kepada 
pendapat para ulama salaf dengan cara dan pemahaman sendiri. Mereka bagaikan orang yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1386 ) 386 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ingin menghitung buah di atas pohon yang rindang tanpa memanjat, dan bagaikan orang yang 
mengamati matahari atau bulan dari bayangannya di permukaan air. 


3. Para ulama telah menghidangkan penjelasan tentang al-Gur'an dan Sunnah di dalam kitab-kitab 
mereka kepada umat sebagai sebuah “hasil jadi. Para ulama itu bukan saja telah memberi 
kemudahan kepada umat untuk dapat memahami agama dengan baik tanpa proses pengkajian 
atau penelitan yang rumit, tetapi juga telah menyediakan jalan keselamatan bagi umat agar 
terhindar dari pemahaman yang keliru terhadap al-Guran dan Sunnah yang sangat mungkin 
terjadi jika mereka lakukan pengkajian tanpa bekal yang mumpuni seperti yang dimiliki para ulama 
tersebut. Boleh dibilang, kemampuan yang dimiliki para ulama itu tak mungkin lagi bisa dicapai 
oleh orang setelahnya, terlebih di zaman ini, menimbang masa hidup mereka yang masih dekat 
dengan masa hidup Rasulullah SAW&para Shahabat yang tidak mungkin terulang, belum lagi 
keunggulan hafalan, penguasaan berbagai bidang ilmu, lingkungan yang shaleh, wara'(kehati- 
hatian), keikhlasan, keberkahan, dan lain sebagainya. Belum lagi jika kita membaca sejarah hidup 
mereka yang penuh dengan keshalehan dan selalu hidup manjauhi dari segala dorongan hawa 
nafsu. 


Para ulama seakan-akan telah menghidangkan 'makanan siap saji yang siap disantap oleh umat 
tanpa repot-repot meracik atau memasaknya terlebih dahulu, sebab para ulama tahu bahwa 
kemampuan meracik atau memasak itu tidak dimiliki setiap orang. Inilah yang disebut sebagai 
ulama 'warasatul anbiya'. Saat kaum Salafi&Wahabi mengajak umat untuk tidak menikmati 
hidangan para ulama, lalu mengalihkan mereka untuk langsung merujuk kepada al-@ur'an dan 
Sunnah dengan dalih pemurnian agama dari pencemaran 'pendapat manusia (ulama) yang tidak 
memiliki otoritas untuk menetapkan syari'at, berarti sama saja dengan menyuruh orang lapar 
untuk membuang hidangan yang siap disantapnya, lalu menyuruhnya dari awal untuk menanam 
padi. 


Seandainya tidak demikian, berarti mereka mengelabui umat dengan cara menyembunyikan figur 
ulama mayoritas yang mereka anggap telah "mencemarkan agama', lalu menampilkan dan 
mempromosikan segelintir sosok ulama Salafi&Wahabi beserta karya-karya mereka serta 
mengarahkan umat agar hanya mengambil pemahaman al-@ur'an dan Sunnah dari mereka saja 
dengan slogan 'pemurnian agama'. Inilah kesombongan yang paling hebat yang tidak pernah 
dilakukan para ulama sebelumnya ! 


Sesungguhnya, “pencemaran' yang dilakukan para ulama yang shaleh dan ikhlas itu adalah upaya 
yang luar biasa untuk melindungi umat dari kesesatan, sedangkan 'pemurnian' yang dilakukan 
oleh kaum Salafi&Wahabi adalah penodaan terhadap ijtihad para ulama dan pencemaran 
terhadap al-@uran dan Sunnah. Dan pencemaran terbesar yang dilakukan oleh kaum 
Salafi&Wahabi terhadap al-Gur'an dan Sunnah adalah saat mereka mengharamkan begitu banyak 
perkara yang tidak diharamkan oleh al-Guran dan Sunnah, saat mereka menyebutkan secara 
terperinci amalan-amalan yang mereka vonis sebagai bid'ah sesat atas nama Allah dan Rasulullah 
SAW, padahal Allah tidak pernah menyebutkannya di dalam al-Guran dan Rasulullah SAW tidak 
pernah menyatakannya di dalam Sunnah (Hadits)nya. 


Dari uraian ini, nyatalah bahwa orang yang “Kembali kepada al-Guran dan Sunnah' itu belum 
tentu dapat dianggap benar, dan bahwa para ulama yang telah menulis ribuan jilid kitab tidak 
mengutarakan pendapat menurut hawa nafsu mereka. Alangkah ironisnya bila karya-karya para 
ulama yang jelas-jelas lebih mengerti tentang al-Guran dan Sunnah itu dituduh oleh kaum 
Salafi&Wahabi sebagai kumpulan pendapat manusia yang tidak berdasar pada dalil, sementara 
kaum Salafi&Wahabi sendiri yang jelas-jelas hanya memahami dalil secara harfiyah (tekstual) 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1387 ) 387 


dengan sombongnya menyatakan diri sebagai orang yang paling sejalan dengan al-@uran dan 
Sunnah. 


Kembali pada Al-Guran&Sunnah' ? Ya ! Tapi bukan dalam 'perspektif' SalafigWahabi, karena 

kami dari dulu sampai sekarang mengikuti para Ulama Ahlussunnah Waljama'ah ! 
DSA Yk AI 2 yng (de ale Jala 

oleh Mansour Nagshi 

Kla BA 
mna meraaadi yAY Sab ALS yna melia) dam 52 Ole db aja Moy Lalu 
Il 02 eka GI CR oi" Sail Ady Jasa RJ yah ON, jae II Alit Gi) maa dada Tale Jual O 
Sar JUN ogwaia gal aLaYI JB en amal dadi YEN 19 AYI Gal 2 ye 3 SW j Ahy ASI OLI yag JSI 
dna La 0 penii 3 PA Hakan Rai ya 303 (— 330 10 G5): 
"ale UI im HL ASI bal deg AI OA, hei sal Class Talas OS Ol Jet "ily damuala" di di) 
yan 3 SI NS Laila, Jl D3 SI, DA D3 OSN Ea ya OB DA 3 oa Hd Sp Camel Jal 
HA MIS) Raker YU plg BI 3 GS) SA La Aan pegiat Y S3 Ag LN Al Lai Ta II HE ya ASI 
— AR IA DB OI poli Gg SU. 
il Igo Ga opa dng Ng Ita AL Up Ga" 2 ASIN ARA 3 ae 523 (150) die Ul eLYI NS yag 
HS Dp AAS Ag gali y HS Dl din Kn ae M3 «la nah" 
oY Celana pb B Sail JELAS Teler ajak Je Jab Ol 3S Olyy oya da2 aa Ol "AI al" da Ol de Jala lay 
M5 D3 OS cilain Ag Ta Y sn YI Cole oya Lado 3 Jadi md og Sila sladl 3 3 of suzsl 3g OA Se 
Ra Tina RAS AT oC Allah elang CUT AL ya Ta olor Keaglon Ujadliy La baal otulili Abel (de 348 V If oke 
DS Gale 3 cab Lelo Alas AL Aittng | GE eh KM "ea JS Gile AI J3" OT ya dye pain pa) 
Vy" JB Sais H Gold! ino pal pLAYI Hilal Resi 5 Ali Il AL ye OS ai de ly em sa SM 
ant jas Sada My dy al d SAN malin! BI Olongd "Elo! ALS ema SL Pe 


"Kembali pada Al-Gur'an&Sunnah' ? Ya ! Tapi bukan dalam 'perspektif Salafi & Wahabi, karena 
kami dari dulu sampai sekarang mengikuti para Ulama Ahlussunnah Waljama'ah ! 


F0059. WAHABI : NABI MUHAMMAD BUKANLAH 
MAKHLUK TERMULIA 


Pentolan Wahabi, Syeikh Utsaimin Tidak mengakui bahwa NABI MUHAMMAD SAW sebagai 
Makhluk paling mulia : 


...Dan saya tidak mengetahui sampai detik ini bahwa Muhammad adalah makhluk Allah yang 
lebih utama dari segala makhluk apa pun secara mutlak.” 


(al-Manahi al-Lafdziyyah hal 161). Naudzu billah min syarril Wahhabiyah.. 
Sumber: Majalah Cahaya Nabawiy edisi 96 Juli 2011. 
fb.com/majalahcahayanabawiy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1388 ) 388 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Padahal jelas-jelas ALLah berfirman dalam alguran : "wamaa arsalnaaka illaa Rahmatan lil 
'aalamiin" (Dan tidaklah kami utus kamu (Muhammad) melainkan sebagai Rahmat bagi seluruh 
alam) dari semua Nabi dan Rasul yang diutus ALLah hanya Nabi Muhammad saja yang diberi 
julukan sebagai Rahmatan lil 'aalamiin apakah ini tidak menunjukkan kemuliaan beliau ??. 


F0071. ALLAH ADA TANPA MEMBUTUHKAN TEMPAT 
Oleh Timur Lenk 


“ 803 2 N 
cd Ju Yg GOL Yy By Ale SY) OA Yy Rpr md ea da Yg Ud Ana Y el pan Al Ol Uanise 
kn! Jt Kama Jika CO dala La ale OI yag AKN OA Ny 0S 


Agidah kita adalah sesungguhnya Allah maha dahulu tanpa permulaan (azali), Allah tak 
menyerupai sesuatu dan tak ada sesuatu yang menyerupai Allah, tak ada bagi Allah tempat 
maupun arah, tak berlaku bagi Allah waktu dan zaman, tidak dikatakan bagi Allah "dimana" , Allah 
ada tanpa tempat, Allah yang menciptakan tempat, dan sekarang Allah masih seperti dahulu tanpa 
bertempat , Allah ada tanpa berubah, inilah madzhab Ahlussunnah. 


PN AI em 
Ang plang AI Syay de AI eany di dadi 
(OS 3 ge Bom) (o— d lai Jay 1 dls SI Jb 


“Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengan-Nya (Allah). (AS. Maryam: 65). 
Sesungguhnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah agidah Nabi Muhammad, para 
sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka dikenal dengan Ahlussunnah Wal 
Jama'ah: kelompok mayoritas ummat yang merupakan al-Firgah an-Najiyah (golongan yang 
selamat). 


Dalil atas keyakinan tersebut selain ayat di atas adalah firman Allah: 

(A1 #eeop3dI 2 ya) (25 MAS dl) 
“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatupun yang 
menyerupai-Nya”. (AS. as-Syura: 11) 
Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al-@ur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali 
tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) 
terbagi kepada dua bagian: yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, 
yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (para ulama 
menyebutnya dengan al-Jawhar al-Fard), dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian 
(jism). Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam: 
1. Benda Lathif, benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, 
angin dan sebagainya. 
2. Benda Katsif, benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda 
padat dan lain sebagainya. 


Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di 
tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1389 ) 389 


Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al-Jawhar al-Fard, juga bukan 
benda Lathif atau benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. 
Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena 
seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. 
Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan 
sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya 
dalam dimensi tersebut. 


baka SEN ea Oi Ta Gee AA an ya RA P enna 
CJ olg Fita! 9 SI og) Ma — sei dg AI OS :& dya), JB 


Rasulullah Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam bersabda: “Allah ada pada azal (Ada tanpa permulaan) 
dan belum ada sesuatupun selain-Nya”. (H.R. al-Bukhari, al-Bayhagi dan Ibn al-Jarud) 


Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu 
(selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, 'arsy, langit, manusia, 
jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan 
arah, maka Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap 
ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk). 


Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum 
terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah 
setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Sebagaimana 
ditegaskan juga oleh sayyidina “Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya-: 


2.0 rd - AA ANA ie ORAL Na En 
MOS As La ds OYI yag OA Ya Al OS 


"Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah menciptakan 
tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al-Imam Abu Manshur al- 
Baghdadi dalam kitabnya al-Farg Bayn al-Firag, h. 333). 


Al-Imam al-Bayhagi (w 458 H) dalam kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506, berkata: 


"Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda 
Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam: 


(3 aa Ap) Me Alia Umi GBU il ah WB Cai UN SA AI Jera) JG 
"Engkau Ya Allah azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada 
sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada 
sesuatu apapun di bawah-Mu (HR. Muslim dan lainnya). Jika tidak ada sesuatu apapun di atas- 
Nya dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya maka berarti Dia ada tanpa tempat". 


Al-Imam as-Sajjad Zain al-'Abidin “Ali ibn al-Husain ibn “Ali ibn Abi Thalib (w 94 H) berkata: 
"akan BSI lg "IKA Uas Veil AN ost 
"Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat". (Diriwayatkan oleh al-Hafizh az-Zabidi dalam 


Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' Ulumiddin dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil 
yang kesemua perawinya adalah Ahl al-Bayt: keturunan Rasulullah). 


Adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit ketika berdoa, hal 
ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat 
berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang 
ketika melakukan shalat ia menghadap ka'bah, hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1390 ) 390 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalamnya, akan tetapi karena ka'bah adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini telah dituturkan 
oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al-Imam al-Mutawalli (w 478 H) dalam kitabnya 
al-Ghun-yah, al-Imam al-Ghazali (w 505 H) dalam kitabnya Ihya “Ulumiddin, al-Imam an-Nawawi 
(w 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al-Imam Tagiyyuddin as-Subki (w 756 H) dalam 
kitab as-Sayf ash-Shagil, dan masih banyak lagi. 


Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -Semoga Allah meridlainya- (w 321 H) berkata: 

"ena MS LAN Head Mp3 Y II #L26 IN) MEN, JULI, 3 tai 36 (AI gan) —" 
"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran 
sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) 
maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). 


Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan 
belakang): tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut". 


Perkataan al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi ini merupakan Ijma' (konsensus) para sahabat dan 
ulama Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah). Diambil dalil dari perkataan 
tersebut bahwasannya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi 
Muhammad naik ke arah sana untuk bertemu dengan-Nya. Melainkan maksud Mi'raj adalah untuk 
memuliakan Rasulullah dan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban makhluk Allah 
sebagaimana dijelaskan dalam al @ur'an surat al-Isra ayat 1. 


Dengan demikian tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu tempat, atau disemua tempat, 


atau ada di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di satu arah atau semua 
arah penjuru. Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (w 324 H) -Semoga Allah meridlainya- berkata: 


Ben 2. NX w 
MEA el 3 dites ly) Md OA Y Il Oj 


"Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat" (Diriwayatkan oleh al-Bayhagi dalam kitab al-Asma Wa 
ash-Shifat). Al-Imam al-Asy'ari juga berkata: "Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat 
atau di semua tempat". 


Konsensus Para Sahabat dan Imam : “Allah Ada Tanpa Tempat” 


Berikut ini adalah pernyataan para sahabat Rasulullah dan para ulama dari empat madzhab, serta 
ulama lainya dari kalangan Ahlussunnah dalam penjelasan kesucian Allah dari menyerupai 
makhluk-Nya dan penjelasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kutipan berikut ini 
hanya sebagian kecil saja, karena bila kita hendak mengutip seluruh perkataan mereka maka 
akan membutuhkan kepada ratusan lebar halaman. Namun setidaknya berikut ini sebagai bukti 
untuk memperkuat akidah kita, sekaligus sebagai bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang 
menyalahinya. 


1. Al-lmam “Ali ibn Abi Thalib (w 40 H) berkata: 
DS ale La Je SNI yag MAY Ai 5 
“Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang -setelah menciptakan 


tempat- tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang azali, ada tanpa tempat” (Diriwayatkan oleh al- 
Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). 


Beliau juga berkata: 
SU CK ola d3 san Ob) pall Gl A1 DI 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1391 ) 391 


“Sesungguhnya Allah menciptakan “arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya) untuk 
menampakan kekuasaan-Nya, bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya” (Diriwayatkan oleh 
al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam al-Farg Bain al-Firag, h. 333). 

2. Seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Zainal-'Abidin “Ali ibn al-Husain ibn “Ali ibn Abi Thalib (w 
94 H) berkata: 


BR ne. 90 0 WA - 9 
OA Ia pn Y GAJI AI sit 


“Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat” (Diriwayatkan oleh al-Imam Murtadla az- 
Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya' “Ulumiddin, j. 4, h. 380). Juga berkata: 


soko Lou 3 v0 
1 gekoua OB Ii Y GI Pr) ci 


“Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran” (Diriwayatkan oleh al-Imam 
Murtadia az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarh Ihya “Ulumiddin, j. 4, h. 380). 


3. Al-Imam Ja'far as-Shadig ibn Muhammad al-Bagir ibn ibn Zainal “Abidin “Ali ibn al-Husain (w 
148 H) berkata: 


Batas OT BOS F3 Ye La EN BA Bh bed ep dea G3 at jua 

Gas tah naa MT 5 05 YP, 
“Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas 
sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu maka 
berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti Dia terbatas, dan bila Dia dari 


sesuatu maka berarti Dia baharu -makhluk-” (Diriwayatkan oleh al-Imam al-@usyairi dalam ar- 
Risalah al-@usyairiyyah, h. 6). 


4. Al-lmam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 H), salah seorang ulama salaf 
terkemuka, perintis madzhab Hanafi, berkata: 

“Allah ta'ala di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya ketika mereka di 
surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan bagi-Nya, 
bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah (artinya 
bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, 


depan, samping kanan ataupun samping kiri)” (Lihat al-Fighul Akbar karya Imam Abu Hanifah 
dengan Syarahnya karya Mulla “Ali al-Gari, h. 136-137). Juga berkata : 


Yo ale Ya ul Sa SEA cal Gis Ot 3 WK, JA 3S SIR SA yi 3 Y oa tea 

bah IS Be ay daa 

“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 


Dia adalah Pencipta segala sesuatu” (Lihat al-Fighul Absath karya Imam Abu Hanifah dalam 
kumpulan risalah-risalahnya dengan tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20). Juga berkata : 


o o- 0. o- £ 2... Oce A00 -— o AL 2 Ie 202. 0 o- 0 - 0 o- .. 2210 Il OR CA “ Ie 
Or diadili Sail yag cal JI Atut dah Horee SO OT aya Giat Jarall de 3 diloem Il UM 5, 


00... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1392 ) 392 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WS Ie WS 2 IA SS yh HA 


“Dan kita mengimani adanya ayat “ar-Rahman “Ala al-'Arsy Istawa” -sebagaimana disebutkan 
dalam al-@uran- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada “arsy tersebut da 
tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara “arsy dan lainnya tanpa 
membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah membutuhkan kepada sesuatu maka Allah 
tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh 
makhluk-Nya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum 
menciptakan makhluk-Nya -termasuk 'arsy- di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua 
dengan kesucian yang agung” (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu 
Hanifah tahgig Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh asy-Syekh Mullah 'Ali al-Gari 
dalam Syarh al-Fighul Akbar, h. 70.). 


Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan terhadap 
pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang bernama 
Wahhabiyyah sekarang: mereka yang mengaku sebagai kelompok salafi. Kita katakan kepada 
mereka: Para ulama salaf telah sepakat mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa 
arah. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seorang terkemuka di 
kalangan mereka. Beliau telah mendapatkan pelajaran dari para ulama tabi'in, dan para ulama 
tabi'in tersebut telah mengambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah. 


Adapun ungkapan Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang 
berkata “Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi !?”, demikian pula beliau 
mengkafirkan orang yang berkata: “Allah di atas 'arsy, dan aku tidak tahu arah 'arsy, apakah ia di 
langit atau di bumi!?”, hal ini karena kedua ungkapan tersebut menetapkan adanya tempat dan 
arah bagi Allah. Karena itu Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. 
Karena setiap yang membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah 
sesuatu yanga baharu. Maksud ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang 
disalahpahami sebagian golongan. 


F0077. Allah Ada Tanpa Tempat 
Oleh Timur Lenk 


Ad dalan Y UG JIN AI OS retina JP CoA ola, db nb Sg MS elang Adler AI ae AI Sya Je 


Of Dnug tomb ea SU 5 Yos Ya Ob Yy ON, cela Y, PSN, selya Yg el Y core SU, 


SSI pan Y OS LS tiger Yy ISA Vj HS ND pnya ya dia daa Y go Lor Cilonmu Ly pkn | GL Glee JI 


Ag yel Lag pelan tele AI bo Al Iya, Gare 


Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun 
selainNya ( HR. Bukhoriy ). 


Maknanya : 


1. 
2. 


3. 


Allah sudah ada sejak zaman azali yakni tanpa permulaan . 

Tidak ada selain Allah yakni tidak ada air, udara, 'arsy, tempat, zaman, cahaya, kegelapan, 
yakni tak ada sesuatu apapun selain Allah. 

Sesudah menciptakan makhluk atau sesudah makhluk diciptakan maka Allah tidak mengalami 
perubahan 


. Maha Agung Allahyang tidak menyerupai sesuatu apapun. 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1393 ) 393 


5. Allah ada tanpa bagaimana, tanpa tempat dan arah seperti keberadaan Allah tak dapat 
digambarkan akal fikiran 
6. Benar apa yang disabdakan Rosululloh sholla Allahu 'alaihi wa sallam 


F0081. Dalil '"Agli Allah Tak Menyerupai Makhluk 


Oleh Timur Lenk 


Dalil 'agli Allah tak menyerupai makhluk : Jika Allah menyerupai makhluk maka sesuatu yang 
boleh bagi makhluk (diantaranya adalah berubah dan butuh yang lain) juga boleh bagi Allah , Jika 
Allah bersifat dengan sifat yang boleh bagi makhluk maka Allah butuh yang lain dan itu mustahil 
karena sifat butuh menandakan lemah, sifat lemah mustahil bagi Allah karena jika Allah bersifat 
lemah maka Allah tak mampu mencipta, yang lemah tak mungkin jadi Tuhan 


Dalil Nagli Allah tak menyerupai makhluk : 
2d AAS ma 
Tak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah 
JII AI Fa pa 
Maka janganlah kalian membuat perumpamaan bagi Allah 
Allah ada tanpa permulaan dan tanpa akhiran 
AN JI ya 
Dia Yang Awwal dan Yang Akhir 
Yang dimaksud dari firman Allah dalam AS. Al-Mulk: 16 adalah: 
(SAN 2 & Sma ol Ai Pp 33 ra 
Seluruh ayat-ayat mutasyabihat dan hadits-hadits mutasyabihat yang zhahirnya seakan Allah 
berada di langit, atau seakan berada di atas langit dengan jarak antara Allah dan langit itu sendiri, 
maka teks-teks tersebut harus ditakwil: tidak boleh dipahami secara zhahirnya. Di antaranya, 
firman Allah: "A-amintum Man Fi as-Sama” (@S. al-Mulk: 16), bahwa yang dimaksud dengan “Man 


Fi as-Sama” adalah para Malaikat. Takwil ini sebagaimana telah dinyatakan oleh al-Imam al- 
Hafizh al-Iragi dalam penafsiran beliau terhadap hadits yang berbunyi: 


SERA Oa) PA Paya Kang PN Sa Ian 
Al-Hafizh al-Iragi menafsirkan hadits ini dengan hadits riwayat lainnya yang berasal dari jalur 
sanad Abdullah ibn Amr ibn al-Ash, dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda: 


Sa yat Ke PI aa 2 San Ogan 
Al-Hafizh al-Iragi menuliskan: “Diambil dalil dari riwayat hadits yang menyebutkan “Ahl as- 


Sama” (hadits kedua di atas) bahwa yang dimaksud dengan hadits pertama (yang menyebutkan 
“Man Fi as-Sama”) adalah para Malaikat” (Amali al-lragi, h. 77). 


Apa yang dilakukan oleh al-Hafzih al-lragi ini adalah sebaik-baiknya metode dalam memahami 
teks: yaitu menafsirkan sebuh teks yang datang dalam syari'at (warid) dengan teks lainnya yang 
juga warid, inilah yang disebut Tafsir al-Warib Bi al-Warid, atau dalam istilah lain disebut at-Tafsir 
Bi al-Ma-tsur. Karena itu al-Hafizh al-Iragi sendiri berkata dalam Alfiah-nya: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(139 ) 394 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- o -8 "38 - - Log. - Lo. - 
ALp opY Obeulh TS HIU Aya 


“Sebaik-baik cara engkau menafsirkan teks yang warid adalah dengan menafsirkannya dengan 
teks yang warid pula, seperti penafsiran kata al-Dukh dengan makna al-Dukhan, sebagaimana 
telah dinyatakan oleh Ibn Sha'id”. 


Dengan demikian riwayat hadits ke dua ini menafsirkan makna firman Allah AS. al-Mulk: 16 
tersebut di atas. Maka makna “yang ada di langit (Man Fi as-Sama')” adalah para Malaikat, karena 
para Malaikat memiliki kekuasaan untuk menggulung bumi terhadap orang-orang musyrik seperti 
yang dimaksud oleh ayat tersebut. Artinya, jika para Malaikat tersebut diperintah oleh Allah untuk 
melakukan hal itu maka pastilah mereka akan melakukannya. Demikian pula dalam pengertian 
ayat seterusnya: "Am Amintum Man Fi as-Sama...” (AS. al-Mulk: 17), yang dimaksud ayat ini 
adalah para Malaikat Allah. Artinya, bahwa para Malaikat yang berada di langit tersebut memiliki 
kekuasaan untuk mengirimkan angin keras yang dapat menghancurkan orang-orang musyrik. 


Demikian pula dengan sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam kitab 

Shahih-nya, bahwa Rasulullah bersabda: 
Ig ES AA Kado Unila sala SA IS YY dala Catih Ud JIE yh Jr oya ed Ci AI 
3) 


“Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang laki-laki memanggil 
isterinya ke tempat tidurnya --untuk melakukan hubungan badan-- kemudian perempuan tersebut 
enggan menjawabnya, kecuali bahwa "yang ada di langit" murka kepadanya hingga suaminya 
tersebut meridlainya” (HR. Muslim). 


Yang dimaksud dengan “Yang ada di langit" dalam hadits ini adalah Malaikat Allah. 


Penafsiran ini sesuai dengan riwayat hadits shahih lainnya yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan 
lainnya, di mana hadits ke dua ini lebih masyhur daripada hadits di atas, yaitu hadits dengan 
redaksi: "La'anatha al-Mala-ikah Hatta Tushbiha...”, dalam hadits ini dengan jelas disebutkan 
bahwa perempuan tersebut dilaknat oleh para Malaikat hingga datang subuh (Lihat Shahih 
Muslim, Kitab al-Nikah, Bab tentang keharaman menolak seorang istri dari keinginan suami. Lihat 
pula Tartib Shahih Ibn Hibban, j. 6, h. 187, Kitab al-Nikah, Bab hubungan suami istri). 


Sedikitpun jangan pernah anda berkeyakinan bahwa Allah bertempat di langit, atau bertempat di 
atas arsy, seperti keyakinan kaum Wahhabiyyah. Yang benar "ALLAH ADA TANPA TEMPAT 
DAN TANPA ARAH". 


F0082. KITAB JAWAHIR AL- KALAMIYAH SYEH THOHIR 
BIN SHOLIH AL-JAZAIRIY 
Oleh Timur Lenk 
JSI Jadil" 3 plang Aale AI BI Jang JB Agan yg RL OLI Oles Al Ate Uglesily lorlI del Ol pda! Cl del 
BANI Sat PB Sang DL yaah ya IBL JUS Sy bb OYIY ba otg) "dang AL Oleh. 
DAA OT pe" 3 Je AI 3 Ri gal pLYI AYI JB. AAS Boy feks iktaly BUY JP Y el dot) 2 ls Jb 
MEI 3 abal ya Jadi opal" 


Ketahuilah wahai saudara muslimku bahwa kewajiban yang paling luhur dan paling utama disisi 
Allah Ta'ala adalah "Beriman kepada Allah dan RosulNya". Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1395 ) 395 


sallam bersabda: 'Amal yang paling utama adalah "Iman kepada Allah dan RosulNya" / HR Al- 
Bukhoriy. Iman adalah syarat diterimanya amal sholih, maka barang siapa tidak beriman kepada 
Allah dan RosulNya maka tak ada pahala baginya diakherat selamanya. Allah berfirman: Maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan 
mintalah ampunan bagi dosamu". Imam Abu Hanifah berkata dalam kitab Al-Figh Al-Absath: 
Ketahuilah bahwa sesungguhnya faham Agama lebih utama daripada faham hukum. 


Jawahir al-kalamiyah karya syekh Thohir bin Sholih al-Jazairiy 
ULakil Sl gai ya Ojay JUS Wli2 peak Lawan Jl) dilouga A01 OI ini Ol ya Yr Ily dilouna A4 OLYI 


Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara garis besar adalah meyakini bahwa Allah 
subhanahu wa ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan dan bersih dari semua sifat 
kekurangan. 


9 SN pal Alba! y glidl 4 pall 3 denga Bynp ya Slai y dilousas AI OI Akan Ol ya end Ily dilonya A4 OLI 
Iin pat pati lg ya HAB trade Ai 9 PASI 3 adl 4 mamadi 3 20YI 9 2 ball il a Aslam ll 3 dani pl 


Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara perincian adalah meyakini bahwa Allah 
subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat : 

1. Wujud (ada) 

2. Gidam (Dahulu) 

3. Bago' (Kekal) 

4. Mukholafah lil hawadits (Beda dengan makhluk) 
5. Al-Giyam bi an-Nafsi (Berdiri dengan dzatNya sendiri) 
6. Wahdaniyat ( Satu) 

1. Hayah (Hidup) 

8. "Ilmu (Pengetahuan) 

9. @udroh ( Kekuasaan) 

10. Irodah (Kehendak) 

11. As-Sam' (Pendengaran) 

12. Al-Bashor (Penglihatan) 

13. Kalam (Firman) 

14. Hayy (Yang Maha Hidup) 

15. 'Aliim (Yang Maha Mengetahui) 

16. @odiir (Yang Maha Kuasa) 

17. Muriid (Yang Maha Menghendaki) 

18. Samii' (Yang Maha Mendengar) 

19. Bashiir (Yang Maha Melihat) 

20. Mutakallim (Yang Maha Berfirman) 


1. Pembahasan pertama 
EV Aly 02 yang Oly pg Kran yaa Gila 02 yang Ol Span ya IlaSy dilonya dl Ol Atas Ol ya Is Ad dpr SSI 
(AS Aim OI 


Meyakini sifat Wujud (ada) bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita meyakini bahwa 
sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ADA, dan sesungguhnya adanya Allah dengan DzatNya 
sendiri tanpa perantara apapun , dan sesungguhnya adanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1396 ) 396 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WAJIB (pasti/tidak tergantung yang lain) yang tidak mungkin disusul sifat 'Adam (tidak ada). 
2. Pembahasan kedua 
ya By A Layan SEP ML gb IS Jb Sgnya AL Gan AB lay ilougan A1 OI Akil Ol ya Jl dd pailh da2 
JI ya 00 png Ol OLIYI 
Meyakini sifat gidam(Dahulu) bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita meyakini bahwa Allah 
subhanahu wa ta'ala Maha Dahulu yakni sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ADA 


SEBELUM adanya sesuatu apapun dan sesungguhnya Allah tidak mungkin tidak ada pada suatu 
waktu dan sesungguhnya adanya Allah TIDAK ADA PERMULAANnya 


3. Pembahasan ketiga 

By 3 ali dial Yg Vol Jaja V AL y BILA AS gd olig Ol) GL Ilaiy dilousa dil Ol Alta Ol yA Ulas dd slidh size 
SEIYI ya 

Meyakini sifat Bago' (Kekal) bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita meyakin...i bahwa Allah 

subhanahu wa ta'ala adalah Dzat Yang Maha Kekal dan sesungguhnya kekalnya Allah tidak ada 


habisnya dan sesungguhnya Allah tak berubah sedikitpun dan keberadaan Allah tidak disusul sifat 
'adam(tidak ada) dalamm satu waktu dari beberapa waktu. 


4. Pembahasan keempat 
BY Sio BY 88 BY 3 Mlty Y Ily Gile AI Ol Aina Ol ya Sol Sl Hot pal Jl dilas, sirs yi 
Jl 
Meyakini sifat Mukholafatihi ta'ala lil hawaditsi (Allah menyelisihi makhluknya) adalah kita meyakini 


bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang menyerupaiNya , baik DzatNya, 
sifatNya maupun perbuatanNya 


2 gang oya dan ya Ole! uya Lab duLES Y IL Ailoun l LS OI Wita Ol ya Wol pall Jl 4 dilous A13 Alas, pre 

Sab AS md, SMNAS md MB Elly je jl el L JSG 
Meyakini bahwa Dzat Allah Ta'ala menyelisihi makhluk adalah kita meyakini bahwa Dzat Allah 
subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhlukNya dari semua sisi , maka 


setiap apa yang kamu lihat atau terlintas dibenakmu maka Allah tidak seperti itu, Tidak ada 
sesuatu yang semisal dengan Allah 


nyah @elas Y j3 Ol Lele Aulia Y Ulas AI ale Ol Atas Ol ya Cool jl Wllisal JAE Jl y dilonga dil Ob o2I 
ANIS dgliy Y AAS OT 9 Gong delay Y onag OLy Lnst dalay Y ane” Olg Uso dilas Y dil Ol 3 Usa jl alas Y asal Ol 
Meyakini bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala menyelisihi sifat2 makhluk adalah kita meyakini 
bahwa sesungguhnya ILMU Allah tidak menyerupai ilmu kita , Kuasa Allah tidak menyerupai 
kuasa kita , Kehendak Allah tidak menyerupai kehendak kita , Hidup Allah tidak menyerupai hidup 


kita, Mendengar Allah tidak menyerupai mendengar kita, Melihat Allah tidak menyerupai melihat 
kita, Kalam Allah tidak menyerupai ucapan kita 


CA Ill alas Y Il 3 diloua IaM Jb Ol Aisi Ol ya Cl dl ILY AAU Jl dilunasi All OL size YI 
We Janda Y Aly OB SS Jagia Ol Wadi DU ASI 0 yaf LL AI Yg Alenlg DG el YI Janda Ole 4 dilonaw Jadi OY la yr gd 
SS dilan MY BUSUI Us Udi Jatda Y dil dell Arlan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1397 ) 397 


Meyakini bahwa sesungguhnya Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menyelisihi perbuatan 
makhluk adalah bahwa kita meyakini bahwa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak 
menyerupai perbuatan makhluk apapun dari makhluk-makhluk yang ada, karena Allah subhanahu 
wa ta'ala berbuat sesuatu tanpa perantara dan tanpa alat , perkara Allah jika menghendaki 
sesuatu adalah Allah berfirman KUN (adalah) (FAYAKUUN) maka terjadilah sesuatu yang Ia 
kehendaki, Dan sesungguhnya Allah tidak berbuat sesuatu karena Allah membutuhkan sesuatu 
tersebut, Dan sesungguhnya Allah tidak berbuat sesuatu karena bermain-main yakni tanpa 
faedah, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha Bijaksana. 


MUHIMMAH (Penting) : PENJELASAN ( Oleh Ibnu Abdillah Al-Katibiy ) 


Di dalam kitab Mukhtashor Jauharatut Tauhid halaman 45 disebutkan terkait makna KUN 
FAYAKUUN sbagai berikut : 


OS ik Y 0d yong Ae ya YP RS yed jp ed OLI aa dil pal My 


" Yang dimaksud dengan kalimat KUN (jadilah..) adalah kapan saja... Allah berkehendak 
menciptakan sesuatu maka seketika itu juga muncul, kalimat KUN adalah sebuah kinayah (kiasan) 
dari sangat cepatnya kewujudan sesuatu itu, bukan dengan mngucapkan kalimat KUN (Jadilah)..." 


5. Pembahasan kelima 
SV OA II FE DB SAY ya ee SITUASI 3 dibawa AI Ol Ata Ol yp dag IS 3 dilosan dala MUSI 
Ob) dilan Al CL IS seb IS PR 3 Klo Hadi oa ek JI NYY Ol 


Meyakini bahwa Allah berdiri sendiri adalah kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak 
membutuhkan sesuatu , maka Allah tidak membutuhkan tempat, dzat, dan sesuatu dari makhluk, 
maka Allah tidak membutuhkan sesuatu dan setiap sesuatu membutuhkan Allah subhanahu wa 
ta'ala. 


6. Pembahasan keenam 
Ui Ob Ula Cena JW) dilan Ailee Ol) IS 3 Ailee AI OI Alisa Ol ya JW y dilonya dil IL sUas2YI 
DL mil 4 abadi Leola Y RL AKAB gag sb Wany Cnwaa Jl dilayar Ol Ilao 3 md! 4 PAI Ok MS Jatlay 


Meyakini sifat hidup Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa kita meyakini sesungguhnya Allah 
subhanahu wa ta'ala adalah Yang Maha Hidup san sesungguhnya hidup Allah subhanahu wa 
ta'ala tidak seperti hidup kita karena hidup kita dengan perantara-perantara seperti mengalirnya 
darah dan dengan nafas, sedangkan hidup Allah subhanahu wa ta'ala tidak dengan perantara 
apapun . Sifat hidup Allah subhanahu wa ta'ala godim/dahulu tanpa permulaan lagi tetap / kekal 
tanpa akhiran dan tidak mungkin disusul tidak ada/mati dan perubahan sama sekali. 


7. Pembahasan ketujuh 
dilas Y9 d0 Yg PU Yg abi Yg Ela ad Apel SIR 4 dilas Hi Ol Kita Ol jp Il 4 dion dil Aang 2 YI 


Meyakini sifat wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa kita meyakini sesungguhnya 
Allah subhanahu wa ta'ala Tunggal , tidak ada baginya sekutu, yang menyamai, yang 
menyerupai , kebalikannya dan yang menentangnya. 

Makna wahdaniyyah dzatNya : Dzat Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari bagian-bagian. 
Makna wahdaniyyah ShifatNya: Sesungguhnya Allah ta'ala tidak ada baginya dua sifat atau lebih 
dari satu jenis shifat seperti "dua gudroh" dan seterusnya, dan tidak ada bagi selain Allah sifat 
yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1398 ) 398 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Makna wahdaniyyah fii al-Af'aal : Sesungguhnya tidak ada bagi selain Allah perbuatan. 
Wahdaniyyah lawannya Ta'addud (bilangan). 


8. Pembahasan kedelapan 
SAS plasy Upilo y Un Alb LIS SLAYI lag mal seri ISU Ay lala Byun ya Ilas A1 ON Alitai Ol ya Jlas AI alay sLis0YI 
OAT elag Ja nm al deg Hail Ale (AEY ASI 3 pal dag 3 Pel Blah 3 Je OA a3 das 3 Ja Ol 
ad yer3 Jd JIN! 
Meyakini sifat Ilmu bagi Allah ta'ala adalah kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah subhanahu 
wa ta'ala bersifat mengetahui dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui setiap sesuatu , Allah 
mengetahui semuanya, baik dhohir maupun bathin, Allah mengetahui bilangan pasir ,bilangan 
tetes air hujan jumlah dan daun-daun pepohonan, Allah mengetahui rahasia dan yang samar, 


sesuatu yang samar pun bagi Allah tidaklah samar, Ilmu Allah bukan muktasab, tetapi Allah 
mengetahui segala sesuatu sejak zaman azali sebelum adanya sesuatu. 


9. Pembahasan kesembilan 
AB ea JS de Aly BAL Byun ya JAS) dil AL DL Alisa Ol ya Jl bl dya d2 
Meyakini sifat gudroh bagi Allah ta'ala adalah bahwasanya kita meyakini bahwa Allah bersifat 
dengan kuasa dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 
10. Pembahasan kesepuluh 
Sby OS Al eegi SL So VI 2 ia Y Aa dil BAL Beoya Il bl Ol Atas Ol ya Ulas AI Bol )L saseYI 
OS Ol KEY on d 
Meyakini sifat Irodah bagi Allah ta'ala adalah bahwasanya kita meyakini sesungguhnya Allah 
mempunyai sifat Irodah (kehendak) , sesungguhnya Allah maha berkehendak, tidak ada sesuatu 


apapun terjadi kecuali dengan kehendaknya, maka setiap sesuatu yang dikehendaki Allah pasti 
terjadi, sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi 


11. Pembahasan ke sebelas 
Ang GI Lor y OS La Si JS penang HL) mek Iya Sai y dilongan dl Ol Alii Ol y0 lai AI mamag Sis 
2 Apuly oma Jl dnst 1 OSYI Alona pp Ling” OL Uma Cal JL 3 dilousw 
Meyakini sifat sama' (mendengar) bagi Allah ta'ala adalah Kita meyakini bahwa Allah bersifat 
sama' (mendengar) dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar setiap sesuatu baik 
yang lemah maupun yang keras, tetapi mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti 


mendengar kita, maka sesungguhnya mendengar kita dengan perantara telinga (alat) sedangkan 
mendengarnya Allah ta'ala tidak dengan perantara suatu apapun. 


12. Pembahasan ke dua belas 
ALL C3 29 yan! Akad! 2 ag meat 2b J4 Aly peadk BS pnya Ilay dilonga db Ol Atas Ol ya Is AI ag d2! 
IL 3 Aiu par SI Uya Lay slam Bp 3 Lele 3 JAN AB ea Opa yg EL EM ya jo y ella 
21ab Wasalyg al Jle5 3 diloum 0 a13 CI Haul pp U yag UG Una adl 
Meyakini sifat bashor bagi Allah ta'ala adalah bahwasanya kita meyakini bahwa Allah bersifat 


Bashor (melihat) dan Ia Maha Melihat segala sesuatu, Allah melihat (semuanya) sehingga semut 
hitam dalam gelapnya malam dan yang lebih kecil dari semut , tak ada sesuatu yang samar bagi 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1399 ) 399 


penglihatan Allah baik yang ada dimuka bumi maupun didalam bumi, baik yang ada diatas langit 
maupun yang ada dibawah langit. Penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan kita 
(makhluk), karena sesungguhnya penglihatan kita dengan perantara mata sedangkan penglihatan 
Allah tidak dengan perantara apapun 


13. Pembahasan ke tiga belas 
9 Aa BE LAI Ol LAS dag YANG ily NSIL Span ya Ilaiy dilema AI Ol Aki Ol ya Ulas dil PSG UNI 
BUAS mad Ibei3 diloesun AAYS Unika Old y ya All lau pp 


Meyakini sifat kalam bagi A...Ilah ta'ala adalah kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 
bersifat kalam (berfirman), sesungguhnya kalam Allah tidak menyerupai kalam kita, karena kalam 
kita adalah makhluk dalam diri kita dan dengan perantara alat yaitu mulut, lidah dan dua bibir, 
sedangkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. 


Jb) dibayar Skl Lanang Y GI Wat! ORA ye gr 1 dije dls dilan, dig Ju 

9 al yani ALA y sla y Lo gd 3 pedal ga US Lava Ol SAY SI SI WA ge Aoa! Ol 1 Ol 
ul, LEMIS kadal 3 Jet 4 Gal aa ee & 3 SI AL SI 3 jamal 3 pdl oy0g 9 dl...) dilas 0m FYI 
JSI Dina YI Guan Y Sb53 dilbua Jali 4 Ulat Ol KY WK SLeil Jleul 


Soal: Beritahukan kepadaku tentang sifat-sifat mustahilah yang mana Allah tidak bersifat dengan 
sifat-sifat mustahilah tersebut !! 


Jawab: Sifat-sifat mustahilah pada hak Allah Ta'ala yakni sifat-sifat yang tidak mungkin Allah 
bersifat dengannya adalah : 

1. "Adam (tidak ada) - lawannya wujud 

2. Huduts (Baru) - lawannya gidam 

3. Fana (rusak) - lawannya bago' 

4. Mumatsalah lil hawadits (menyerupai makhluk) - lawannya mukholafah lil hawadits 

5. Ihtiyaj Ili ghoirihi (butuh yang lain) - lawannya giyamuhu bi nafsihi 

6 Wujud asy-Syarik (adanya sekutu) - lawannya wahdaniyyah 

1. 'Ajz (lemah - apes) - lawannya gudroh 

8. Karohiyah (terpaksa) yakni terjadinya sesuatu tanpa kehendak Allah- lawannya irodah 
9. Jahlu (bodoh) - lawannya 'ilmu 

(10. Maut (mati) - lawannya hayat 

11. Tuli - lawannya sama' 

12.Buta - lawannya bashor 

13.Bisu - lawannya kalam 


Dan yang serupa dengan sifat-sifat tersebut. 


Tidak mungkinnya Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut karena sifat-sifat tersebut adalah sifat 
Nugshon (kurang), Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat kecuali sifat sempurna. | Jawahir al- 
kalamiyah karya syekh Thohir bin Sholih al-Jazairiy |. 


F0083. MENGENAL SUNNI SALAFIYYAH 


Oleh Mbah Jenggot 
SUNNI (Sunnah : Prilaku Nabi) 
Sunni atau Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah atau Ahlus-Sunnah wal Jama'ah (Bahasa Arab: Jal dl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1400 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dcloslls) atau lebih sering disingkat Ahlul-Sunnah (bahasa Arab: Jal dll) atau Sunni. 
Ahlussunnah adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al @ur'an dan 
hadits yang shahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. 


Secara etimologi, kata Ahlussunnah Wal Jama'ah terdiri dari tiga unsur. 
1. Pertama, kata ahl, yang berarti keluarga, pengikut, atau golongan. 


2. Kedua, kata al sunnah. Secara bahasa, kata al sunnah berarti al tharigoh (jalan/perilaku), entah 
jalan yang benar maupun jalan yang keliru. Secara terminologis, al sunnah berarti jalan yang 
diridhoi agama yang ditempuh oleh Baginda Nabi Muhammad saw. atau orang-orang yang 
dapat menjadi teladan dalam beragama, seperti para sahabat ra., berdasarkan sabda Nabi 
saw. “Ikutilah sunnahku dan khulafaurrasyidin sesudahku.' Pengertian ini sebagaimana dinukil 
dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari. 


3. Ketiga, kata al jamaah. Secara etimologis, al jamaah berarti orang-orang yang memelihara 
kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai suatu tujuan, sabagai kebalikan dari kata al 
firgoh, yaitu golongan yang bercerai berai dan memisahkan diri dari golongannya. Sedangkan 
secara terminologis, al jamaah ialah mayoritas Muslimin (sawad al a'dzam), dengan artian 
bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang diikuti oleh mayoritas Muslimin. 


Syekh Abdulloh al Harari barkata : “Hendaklah diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah 
mayoritas umat Muhammad saw.. Mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengikuti 
mereka dalam prinsip-prinsip agidah ... Sedangkan al jamaah adalah mayoritas terbesar (sawad al 
adzam).” 

Merekalah yang dimaksud oleh hadits Rasulullah saw.: "...maka barang siapa yang menginginkan 
tempat lapang di surga hendaklah berpegang teguh pada al jama'ah, yakni berpegang teguh pada 
agidah al jama'ah”. Hadits ini dishahihkan oleh al Hakim, dan at-Tirmidzi mengatakan hadits hasan 
shahih. 


Pengertian ini senada dengan hadits Nabi saw.: “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah 
kelompok mayoritas (sawad al a'dzam).” HR Ibn Majah, Abd bin Hamid, at Tabrani, al Lalikai, Abu 
Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir ini adalah hadits Shohih. 


SALAFIYAAH (Salaf : Dahulu) 


Salaf adlah umat islam yang hidup di 300 tahun pertama dari masa Rasulullah SAW. termasuk 
diantaranya adalah para Imam Madzab empat 


Tentang definisi Salafus Sholeh. Yang pertama, kita lihat secara bahasa salaf berasal dari akar 
kata : a- Salafa — Yaslufu — wa Salfan --- Al-Ardha : yang berarti 'meratakan tanah' . b- Salafa — 
Yaslufu — wa Salafan --- ketika orang arab mengatakan 'salaffa asy-syai'a'... berarti 
'mendahulukan sesuatu'. Berkata Imam Ibn Mandzur : "Salaf ialah sesiapa yang telah mendahului 
engkau yang terdiri dari ibu bapa atau kaum kerabat yang lebih tua pada umur dan kedudukan." Ia 
juga bisa berarti nenek moyang atau generasi terdahulu (Salafun : Aslafun). 


F0094. WASPADA GOL PENGINGKAR HADITS 


Oleh Mbah Jenggot 


Salah satu metode meruntuhkan ajaran Islam yang paling kuno dan sudah jadi langganan orang 
kafir adalah menghembuskan keragu-raguan kepada keshahihan hadits-hadits Nabawi. Tasykik 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1401) 


(menyusupkan keragu-raguan) model ini sebenarnya metode klasik yang sering dilancarkan para 
orientalis zaman dulu. Triknya pun sebenarnya terbilang ketinggalan zaman alias sudah out of 
date. Meski demikian, bila ditembakkan kepada kalangan awam yang gagap dengan esensi ajaran 
Islam, ternyata jurus ini terkadang masih ampuh juga. 


Yang jelas bukan karena keampuhan jurusnya, tetapi memang dasarnya pertahanan fikrah umat 
Islam ini terlalu lemah dan rentan terhadap berbagai serangan, bahkan yang paling lemah 
sekalipun. Sehingga hanya sekali gebrak saja sudah jatuh bertekuk lutut. 


Padahal bila kita sedikit saja punya latar belakang pemahaman ilmu hadits, pastilah kita dengan 
mudah akan merontokkan semua tuduhan miring tentang keabsahan hadits nabawi. Kami akan 
sampaikan tiga contoh tuduhan orientalis dan jawaban singkatnya. 


1. Tuduhan Bahwa Hadits Tidak Ditulis di Masa Nabi. 


Para orientalis seringkali mengatakan bahwa hadits baru ditulis seratus tahun lebih setelah 
Rasulullah SAW wafat. Sehingga sangat besar kemungkinan terjadinya pemalsuan. Sedangkan di 
masa Rasulullah SAW hadits itu tidak pernah ditulis. Tuduhan ini pun seringkali mengecoh orang 
awam untuk membenarkan tasykik. 


Padahal para orientalis itu sungguh-sungguh keliru dalam hal ini. Memang benar ada ungkapan 
Imam Malik yang bisa disalah-pahami, tapi ungkapan Imam Malik yang menyebutkan bahwa 
orang yang menulis hadits adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri (wafat 123 H) sebenarnya terkait dengan 
penulisan yang bersifat pengumpulan. Maksudnya adalah bahwa Az-Zuhri merupakan orang yang 
pertama kali mengumpulkan naskah-naskah hadits menjadi satu. Sedangkan penulisan hadits 
sebenarnya sudah dilakukan di masa Rasulullah SAW masih hidup, meski tidak dilakukan oleh 
semua shahabat. 


Penelitian menunjukkan bahwa di masa Rasulullah SAW masih hidup, tidak kurang ada 52 orang 
shahabat yang kerjanya menulis dan mencatat hadits-hadits beliau. Sedangkan di kalangan tabi'in 
ada 247 yang melakukan hal serupa. 


2. Teori Projecting Back 


Di antara argumen yang dilancarkan oleh para orientalis adalah teori projecting back. Teori ini 
berkesimpulan bahwa hampir semua hadits itu hanyalah karangan para ahli figih yang hidup di 
abad ke 2 dan ke 3 hijriyah tapi dibuat seolah-olah berasal dari Rasulullah SAW. Salah satu 
tokohnya adalah Joseph Scacht dalam bukunya "The Origins Of Mohammadan Juresprudence" 
dan "An Introduction to Islamic Law." Salah satu ungkapannya adalah 'Kita tidak akan menemukan 
satu buah hadits hukum yang berasal dari Nabi yang dapat dipertimbangkan shahih'. 


Tentu saja orang awam dan terbelakang dengan ajaran Islam akan terkagum-kagum dengan 
lontaran semacam ini. Dan dengan mudah akan langsung membenarkannya. Padahal, teori itu 
mudah sekali dipatahkan. Adalah seorang Dr. Mustafa Al-Azhami, seorang peraih gelar doktor 
pada Universitas Cambridge di Inggris, yang melakukannya dengan mudah. Beliau mengambil 
sebuah naskah hadits yang dituduhkannya sebagai karangan ulama saja untuk dijadikan bahan 
penelitian yang menumbangkan tuduhan keji musuh Islam. 


Naskah itu milik As-Suhail bin Abu Shalih (w. 138 H). Ayahnya yaitu Abu Shalih adalah seorang 
murid Abu Hurairah. Sehingga haditsnya punya runtutan rawi yang jelas dari Suhail dari Ayahnya 
dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Naskah ini mengandung 49 hadits yang setelah diteliti 
sampai ke generasi ke tiga yaitu generasi Suhail, ternyata jumlah rawinya mencapai 20 sampai 30 
orang yang masing-masing berdomisili di beragam penjuru dunia yang berjauhan di masa itu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1402 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sangat mustahil untuk ukuran masa itu mereka berkumpul untuk membuat sebuah hadits palsu 
sehingga redaksinya bisa mirip persis. Salah satu hadits itu adalah : 


Bila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci tangannya, 
karena dia tidak tahu semalam tangannya berada di mana'. 


Dalam naskah Suhail hadits ini ada pada urutan ke 7 dan pada jenjang pertama (tabagah ula) 
diriwayatkan oleh 5 orang shahabat yaitu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah dan Ali ra. Abu 
Hurairah sendiri lalu meriwayatkan hadits ini kepada 13 orang tabi'in. Ke-13 orang ini lalu 
menyebar ke berbagai penjuru dunia. 8 orang tinggal di Madinah, seorang tinggal di Kufah, 2 
orang tinggal di Bashrah, seorang tinggal di Yaman dan seorang lagi tinggal di Syam. 


Ke-13 tabi in ini lalu meriwayatkan lagi hadits itu kepada generasi berikutnya Atba 'ut-tabi in dan 
jumlah mereka menjadi 16 orang. 6 orang tinggal di Madinah, 4 orang di Bashrah, 2 orang di 
Kufah, 1 orang di Mekkah, 1 orang di Yaman, 1 orang di Khurasan dan 1 orang di Himsh Syam. 


Maka amat mustahil ada 16 orang yang domisilinya terpencar-pencar di beragam ujung dunia itu 
pernah berkumpul bersama pada suatu saat untuk membuat hadits palsu bersama yang 
redaksinya sama. Atau mustahil pula mereka masing-masing di rumahnya membuat hadits lalu 
kebetulan semua bisa sama sampai pada tingkat redaksinya. Kalau kejadiannya di masa sekarang 
ini, mungkin saja bisa dilakukan lewat diskusi di milis atau lewat SMS. Tapi di masa itu untuk 
menempuh satu kota dengan kota lain dibutuhkan waktu berbulan-bulan dengan naik unta. 


Padahal ke 16 orang itu baru dari jalur Abu Hurairah saja. Apabila jumlah rawi itu ditambah 
dengan yang dari ke 4 shahabat lainnya, maka jumlahnya akan menjadi lebih banyak. 


3. Tuduhan Bahwa Hadits Terlalu Banyak 


Orang yang awam dengan ilmu hadits pasti dengan mudah akan menganggukkan kepala, 
manakala mendengar argumen musuh Islam yang mengatakan bahwa secara logika tidak bisa 
diterima adanya jumlah hadits nabi yang mencapai ratusan ribu. Mereka sering mempertanyakan, 
"Apakah pekerjaan Nabi itu hanya bicara saja? Pastilah ada banyak sekali hadits palsu." 


Padahal adanya hadits yang mencapai ratusan ribu itu sebenarnya hanya karena cara 
penghitungannya saja. Rupanya para orientalis itu dan para murid-muridnya memang betul-betul 
bodoh dengan ilmu hadits. Ternyata mereka tidak tahu bagaimana cara menghitung hadits nabi. 
Mereka menduga bahwa hadits nabi itu hanya matannya saja. 


Padahal dalam ilmu hadits, hadits adalah gabungan antara matan dan sanadnya. Karenanya, bila 
terdapat matan hadits yang sama namun sanadnya berbeda misalnya 10 jalur sanad, tetap akan 
dihitung sebagai 10 hadits dan bukan satu hadits saja. Dari sisi ini saja sudah terbukti bahwa 
mereka yang melontarkan tuduhan sebenarnya tidak tahu duduk persoalannya. 


Sayang sekali umat Islam tercinta ini ternyata terlalu percaya dengan nama-nama besar orientalis, 
padahal sikap dan cara mereka mempertanyakan sesuatu sudah mencerminkan bahwa mereka 
justru sama sekali tidak kompeten untuk bicara masalah hadits. Silahkan belajar saja terlebih 
dahulu ilmu hadits kepada para ulama, baru kalau sudah punya ilmu sedikit-sedikit dan ada yang 
masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sedangkan lancang melemparkan kritik tanpa pernah 
paham ilmunya, justru mempermalukan diri sendiri. Kita sungguh ikut merasa kasihan dan 
berduka cita atas kejadian seperti ini. 


4. Pesan Buat Para Pengingkar Hadits ( Inkarus Sunnah ) 
Maka para pengingkar hadits dari kalangan muslimin sebenarnya perlu membuka mata untuk tahu 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1403 ) 403 


dari manakah sebenarnya pemikiran keliru itu mereka lahap. Tidak lain dari para orientalis yang 
sejak awal sudah punya niat tidak baik terhadap Islam. Seharusnya mereka perlu sedikit lebih 
mawas diri untuk belajar dan memperdalam ilmu agama secara benar, agar tidak terlalu mudah 
terlena dengan bujuk rayu musuh Islam. Sayangnya kebanyakan mereka justru terlalu awam 
dengan ajaran Islam, ditambah terlalu mudah terpesona dengan apa yang lahir dari mulut musuh- 
musuh Islam. Seolah-olah barat itu sumber kebenaran satu-satunya. Padahal justru barat-lah yang 
banyak berhutang ilmu pengetahuan kepada dunia Islam. 


Terus terang, metodologi penulisan hadits yang ada di dunia Islam ini hanya ada satu-satunya di 
dunia, bahkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Seharusnya, barat itu datang baik-baik 
untuk melihat dan mengagumi buah karya anak manusia. Ilmu penulisan hadits dengan segala 
keistimewaannya yang kita warisi ini tidak akan pernah lagi tercipta di muka bumi. Seharusnya, 
Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan para muhaddits lainnya mendapat pulitzer atau nobel untuk 
karya mereka. Bahkan mungkin semua jenis penghargaan atas karya cipta yang pernah ada di 
atas lembaran kerak bumi ini tidak pernah bisa sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan. 


Cabang ilmu ini telah berdiri tegak dengan gagahnya lebih dari seribu tahun lamanya. Setiap kali 
ada orang datang mencelanya atau menafikannya, setiap kali punya ilmu ini membuktikan 
keagungannya. 


F0107. Mentakwil ISTAWA' dengan Istaula dan @oharo 
Oleh Timur Lenk 


Istawa dalam ayat istiwa jangan dimaknai dengan "Allah bersemayam" karena makna itu tidak 
sesuai dengan keagungan Allah, akan lebih baik jika dimaknai dengan Allah menguasai dan itulah 
yang dilakukan para ulama kholaf 
Imam asy-Syafi'i berkata: 
JB OS US AI Ain (da yag OKU Ge OA Yg OS Il AI Of ya ale JI, cd KA Y ls Al of yel, 
MSI Alisa OS Bd yag ES Ali USA ea OY) Kilo 3 Jeda Yg 5G mill le 3, Y | CO dil 
ILY BAG Ya Y IS OY WI Tony dala lutut Gaal Ida el Tale SUS ye Al Ulas BE dad, Ia yag 
V3 op «II daily LV, 
“Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Dalil atas ini adalah bahwa Dia ada tanpa permulaan 
dan tanpa tempat. Setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang Azali sebelum 
menciptakan tempat, ada tanpa tempat. Tidak boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik pada 
Dzat-Nya maupun pada sifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti 
memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti ia memiliki bentuk tubuh dan batasan, dan 
sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua. Karena itu pula mustahil atas-Nya memiliki istri dan anak, sebab perkara seperti itu tidak 
terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel, dan terpisah, dan Allah mustahil bagi-Nya 
terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Karenanya tidak boleh dibayangkan dari Allah adanya sifat 
menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya suami, istri, dan anak pada hak Allah adalah 
sesuatu yang mustahil” (al-Figh al-Akbar, h. 13).. 


Pada bagian lain dalam kitab yang sama tentang firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman 'Ala 
al-'Arsy Istawa), Imam asy-Syafi'i berkata: 
(aa Y, Melo LS... US ad ball e) P3) bp Y ca Ulat 83 ls SMA ya 0 SI UsLaak oya &YI esa ol 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1404 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La dls OLI ln 3 ing OP UR) Uda 3 Let SEP IBI damdall Tboy 3 II oa at YM Lea H3 Y) Las 
SULAM sya bon 3 Lely OLI 3 nktana Deli d yA ee aja COLA Aale SL YG OS UR Y sila coli, 
(13 op II Mail) Ol, 
“Ini termasuk ayat mutasyabihat. Jawaban yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang 
semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki kompetensi di dalamnya adalah agar 
mengimaninya dan tidak --secara mendetail-- membahasnya dan membicarakannya. Sebab bagi 
orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman untuk jatuh dalam kesesatan 
tasybih. Kewajiban atas orang ini --dan semua orang Islam-- adalah meyakini bahwa Allah seperti 
yang telah kami sebutkan di atas, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan” (al-Figh 
al-Akbar, h. 13).. 


AAN 9 Nata YL PASI de al ya YI Aini pal sale oya Jt uya Ol 

TAS GB € padly AabL Ujle OS 4 (237 ny BII yi Er Al ha yA ag ga an ikal AMI 
DI (daa syaa Pb dal He HA Ie ya IP Ai La (Comadi Or AP) 

2 (Sej SE) 1AM360g7 seal) AA Ad JG (IL L 7 le Gp! 1 pel Blonde FLY) 
DI (dpi Gapel esa IE) 1 ni La (( Ole AI Il) ALS 3 dB al. 

3- Ja Sobgb )) Comal ALS 3 JW 4 Relladely Rindi Jl Alah (—33 3) HI SA IN AAS yi AAL pain al alay 
Waka Y Of3 Pde) Oa! 3) 3 (Ha Tab aa LEAN AS Te LAN P3 ISP ski (AI 
AM (II ed Yg om, 

A-— Ag Ad aa) 1 dani W1S/475 Gel) AL Ah JB (—H34O) Helen JI Bb 1 SPI Ae mail al Ab 
di LA (CA ser Gilir )) AAS 3 JB CI (Oh Dgn yg € ln Saad Ot peluh Gowa af AI Saki: 
(CSI JU LS oa ygig dal CET UN ONE Ie: HI Said cela IU ALI 2 Lia IL, dl, : 

PAS) peni SPP BUS Helo Lain, Ugle Lala 

— (6 Lebay BU) ALE Ga. 

5 (OA SH ) dl 3 (—37O) ASI el SI MS al ml, 

G- Ja ia AP 3 Ai L (Day LSI )) mens JB (— 450 5) Gn MAS 31 Je Lyla md! 
PASI JELAS Jaall oo dal 1 BW... Yg TAS LA : 

DI (Be (03 Ta ab oya BA IS ia Sal 3 

Th or aan al San II AS La )) 1 dai La (Didi SI )) LS 3 (—458 SH) ipedl SI JU 
— (BI) HI ya el gam OT If Ipa Lalonsot (tia oya Lai Ul Kal 

8 (PI) 21 3 (478) SA AA 0 de adl al, 

I— KSEI MS 3 (478) BII GAM AL 01 Crab all, 

1O-— dani Le (MY) BUS BJB (STB Ky AAL Gagal DI Aa oa SUN as Ilahi jd sal lal: 
(LET Is data SUN Ada Gee Sy IS) Ska ae ONE Ciel 3 Jyi SI AAU Ga M3 eka Al el yan! 
y —. 


11 peni gan er Ted HB (AI) HS 3 JB (—D 47805 Jarik Dyah PALA AAS 1 oya Aa play 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1405) 


Sat Vig 2 By. Alang 3 Jl SMS Aula Anjlka God Ala, AI Goat OLS ISP elgimYI d Ob 1 demi La eh el ya 
DI (( den07 BJL V3 Eee SAY Gama eat Jia YI Goa. 

12 — dai Le (SA )) del GIE (— 5020) Glee VI EL Sy AI AAL ap orde mall pel ea : 

CL ape LSN Te PIP AAS SAN Gate AS (IE HPA el Hse 03) 
DN. 

13-— dai La gl yan 3 ASI Las (( Call pake el )) UUS 3 JL (—50H) ala III al pal detil paid : 
(ENI BI Gala VW 0nd )) » 

14— A1 yaaa VI laa S3 OP ag (SY 3253 )) WES 3 SE (OB) EH dina AL og Oyana cradl ph JII 
AI (ya Lai ya SI PAI de Sapa Pata LN OA Ol Jas lia Clad )) 1 dam La Oka YI Las Of, 

15-— lah (gmebell BI ae BU ding SAI (— 51 Ay SE OI YA 1 AI AS oa em ae mai pat PLAY 
Dl tang ab da SAN HA Ie ya 3 ai U (GEA SAI) SG db aa. 
16-— dasi Le JB 1 520) AB Ab) al Bal Tb RL 08 SIM AA 1 AAL Ad pa Geni PL : 
SG SIN AE al 03 AI (data ena (ILASI Saga TAI Ia Sapa BP Ie dp ON) 
ASI Doing dd Ul ya (( JAN )) » 

17-— dna Lo JB (SAM Gold OA JT 3 BI) SAN EA BAU Aaj or 2yeS el gal INI MRI LO: 
(Moe Wly Cujalal Lado 2 azan YI (de Japuad 2 tan YI dp ola Sg A89 CJ jiran VI Ag ag Sa A8 2 giaa YI OT SUS 4213 
HIS Laga IS Aly Dia ayal | ab HA Sa 1 II AP 3 SA ea LS Lean SU 2) 
DN. 

18-— dns Lo JB 3 (ATT y Al Ra oil bl or Cd eat pal ROG FLA Wae HUI Jas : 

kita ile2 Dp 2 Lia LS elawdl lo: 

alis Ape SID OS Pl 

his Y In Lb GP PA deh 

19 data! dadi bd AS 3 DIT 0 KE SA yA ae mail B3 AYI. 

20- pl II Pe (de ayal ALAN Of Ka )) 1 Ani La mandi 3 JB 1 (—606) ALI III all A3 adl 
DN (ta YP lia YI oya SL 2 lal jang JB )) 1 dai La le gaya G JEy CI (BA, peadly Bai ih « 
2 Man YP ya SAI 04 Of Hergh 4 ia Yee VI oya SAI aed dl je Id Isl )y 1 Gali Gulat )) UUS 3 JEy 
DI BI ae ba Sarat B1 ALI JB CAR OB le pentitma Ika 3. 

21 gia YI pamit Of (CERIA ya S3 (63 Ly AAA AI aa ll Sae SAI Fall 
Ul Sob yen oa ya ARI NAYL . 

22- (EV HI DLYI )) ALS 3 (—660x0) ALI COLA Ae oa ajal Ae Felll, 

23- (—684 5) SW OLI Kia meddl 

24— NN )) oren 3 JB (—6ML 33 5 685) AI Sya AAL oya AS jt Ml Aa lunas pal mL pi 
DI (dapt Ja Cg LAILA Bayah (Ai Se eat BP IU (jo 

25 Ai La (Jari Ban ya mmk 3 JG (TOL Jay ATLO K0 eonl AI yr dh ae OS pl mail: 
MEI oa edar Debina (EN PAI Je any. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1406 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


26- Of aya (PASI Old )) WS GIE (A71 Ly plan aa Bah mah BY or AS SAI 
AI (3 (dapat Sal) 1 Ai Wed jauYI Rele peadil Lb HH 
217- 3 padl Aa YI Upin Ol el gia YI alan (SARAN EA) MS B3 (HD 725) AA dah al deli Sari 
(Lay Sl )) de il 3 SPI ii memdi Taka le am dg (IJIN aa yg, 
28- Oke lay Ab ye Rebel Ai 3 ea IN al, 3 JB (A3 By MEI alba Jero JP 01 Lo AA Feat 
(Sy) 3 SI AI ai 4 al ((YI Goat alta VII) 1 dai La Za al 
29— dn (II Ea )) HS 3 Je (— 733 ny Alan ia alat mel LES ml ah 1 AAS oli: 
UN (IAI AAN Y Ay han! gan deh oma aral JI din )) 
30- II ANA Kebo oya OS (TT my FI ie By Ali SIM GAN GA AAL or IL Al aa pal Fat 
Uks 063 SAI ABI Ab) gal NS (OA) IS 3 S3 LA Uediy Ilas dl aan) Ban al oil LAI MAN AL Sl 
ad Uas yag Nala ga. 
31-— (II II )) dl 3 (Ay OLI ab Bali MELATI ey AS oa HA 1 AAL Call ya Meki. 
31- KAIN )) AS 3 (—D 156) SAY AE Pe 
33-— dani La (Jet! Sina! )) MS 3 JB (756) ALI Sad BSI Ae 1 Ie oral detil AYI : 
DI (Ade PE Le Il AI Sing Yo bot Sip | — Ye ega YI Jaa csi — Jadi liia de pil) 
34— dna La (BUS San )) MS 3 JB (—756 2) II era Baki LAI Sing op MP mai Sad : 
AI (daa Teo in (NP Jean 
35-— (ANT )) AS GS (ATT tap A70) le ae SA AH GA ot el. 
30-51 ya! laa S3 Ae (jm! S3 Alan) MS 3 Ju (BL Ty Coy Kya Ot AAS adl AS SAM 
DL da GAN AA Je an HA Soal HA Uda eni Pa ai an) ai La. 
37 gan Ola pa BRI Ai ya dadi SY AS GIE (B2) MAS Kenek rd Ae Test 
yA (II aa 5 ea YI Uang )) Heni La da Gel is YI 
38-— LX (RAN) HS 3 SU 861) PAI au Ag ali AS Ael II Ana MAL dll JUS II detil 
AI (BUY Silor hb poli de alat — el gi YI cal — asi SL OS Ul yy 1 dua . 
39-63 Jas at )) 3 dai La (Cas )) MLS JB do sewa! gali At (—B7 Dr) Pm Ulah 01 AAL Fawbll 
dg Selat YI oya SAN Ol Ubi 2 JL JG ISI LS Je Wil ya US OS org jan II JAN no sed SAI 
DC gala dasi Bs JAMI ya ITN Wekan! ya Dab Baal estat al Se ya JI P1 dls, 
40- ob GS Jal Jp) ? dani La (el )) Ie Aid 3 JB (BT Do) Uya pen Gas SAI 
MI (eta YI GI! GA «Ola org Bi el gal . 
A1 pai 3 (GA) AS TE (—9O Ly Snii Il ae Shi ALE AL ep LL Sad JUS Famili 
Jspee dd de Wilyy S3 nh 
A2 he 2 yaaa YI — ADI Cl — ae )) 1 dai La (PAN SI y) dl 3 (LL 0 AI bye! SSL JG — 
(Ap Le ede Igpal Obylel! el Gale Sisa yah 4 (ketua eta yag — Jali Gal 
43 gl Ie Anh BUS (923) AELAII IM AAL ep AA pdl Ole Gas 
4d— Sari Se BE) US GUS (926) AA C3 aah CLS MAS ep LS ai el 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1407 ) 407 


d3) » 

45 Gmn) 1 Ai La (UII HS )) Ae 3 JB (— 3D) aah SIM BA AL JS el gal al 
Ig (3 basa Ayo LO SLB! pls de Sial yag CA ja Cl Natan Aale Sial les Al Of ab ,3 da Al yaal 
DI (OSN le Y ilang dia la ai ala Coat el yan, 

46- Yg )) 1 JB A3 gbi mani JS Ailee GS (HH Lp 0215 Genta Bg All HI Hlenaa 03 ML raih! 
BUSY Il die Jepun IIS OY So Ieiad BAI YP LL Aj | jitann dala lakatan IS al Je Al yaaa ya Ayu 
AE Ay PAI Ae ega oya SAI Ja olga Bob Il aeA Yi, TJ B3, jab Ulah! ya Jl dil Je orak! 
PSSI JB Oya el YA 2 YL PA yang pad Sia ale ka : 

SI (BL pg ia JP ya LAI Sy Sya AS 

AT (asah JjI )) AT 3 (— 95 By ALI Gg IA Aas oa Ip Fat, 

48-— (( pake! Jill SU) )) omi 3 (— B2 y HS SlaN AAL 1 AAL daud pl oU adhi, 

49 — ai La JB ap 1S 3 (— 1126 7 SAI SW gi pai ox JA as : 

(Cb de 0 Late Sl ebasl Ule Ilas data ya plg C0 Aly AW Llla 2 utan Akad, peill Iyan ta Legal 
DI (Ap . 

5O- Aneh 0 IVA mandi Ae dini 3 Ji (— 12040) ASLI Jade pel pa Gg Olaaku pung! Gumi 
DI (NEANY eyiaYI Oppa SAI Ja Urona Jade! HAN Ab )) 1 tai. 

S1 - dala de Hee IL) 1 ai La el YI d3 JE (—1205) ALI da JI ep MAS dab C5 yAlIN Bas 
#MetaYI II Head Beat ale IG Rerodel p oya 04) JLAYI VI #NetaYI Csat. S4 P ISL ega ed PAS near ea 
DI (AJ doll SN oi A3 SP cdi ya eh dilan. 

52- ea Soge Ie ALI AAA) de eni 3 (—12270) SW OLS ga yA Anomeki Ae gp Kadal AAL Gam 
SN, IU RAI Ie el yan! Lumia (1/448) oral bs: 

Ale mid Sp Alila pake La yiuly Uje Lala 

dj : 

BL uga pay Lea aya GL le eta Giat M3) 

MS ar Ie ajal OLS Ueebesi le Sgtal yag € Oli barlY P AI yang. 

53- Al (ALI Bap Ie td BUS (—1241 5) SLIM IS KA Tas 

54 Jana de Gaal gaI )) 1 JB (aa as) 3 1275 dio sal GI KA oa Oma ea 
DM KE AAU Matan YI YA (AJI A03 SL Ja etil! Ji LS oa de HL Y SU, ed ds. 

55 Ko) deg HA WA )) alah 3 JB (—1276 7) LAI Gaal Wp Jing or AAL Al ae pl Wal 
(PI Ae in ee el gt YI HE Jah 283 )) 1 ai U (nh 

56 (ALIS Tape) TA GS (A27 0) Gal GO pma AAL el al Sal 

57 Anas La JB (ENI RAN )) ALS 3 (—13060) ASI Aida aale Cal AAS Coal LO AAL Tas : 
DIA Say NE). 

58 HA Ia SAI: IL sed G JB (— 1329 Tie OS) Ga PAN ema BAE 1 AAS Fa 
of dl HA) CA II Jail Ae dedak le O yap yha Jilladl & GELI Ia ya ad EUS ya AL) 1 Ajal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1408 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DI (BL yap) Tai JP ya BA OS ja Serial AB 1 JELAS J3 Ao da SAM 2 ian YP Sel gia YI ya SI, 

59- 0 mani 3 (—1316x) SIA SSI gp AAL AKAN naik Aek Gsbll 

60- (—13760) Gea Lahan Fendi Ulas Ad (53 GE 1 (—1335 ny SAI aka Sen han GAN aa 
DI (HE Gl ALS Ie Cort el gan YI OL)) 1 (OI OBB) dlu) 3. 

O1-— (AISI AN )p de BS (1338 Sita SANA ML 3 Ab msl. 

62- 4) 3 (Boke! IU )) Je tnjh GS (1348 5) SW GAN Spa! IAI Mm Ae Gaal 
gel). 

63-— W SSI BEI pp al BLS (— 13520) ANIS ME AAL yi AAL Taad 

64 Hd BA ln) MLS BJB (1364 Aina Ang oa HH EN) SIN Jab Ori op Ole Gawi 
AI (Coy Lag jali WIL Il AI Of esa Rally reih Ad Ae el gam Sg f3 )) 1 ai Le (UAN Jah, 

65-— AI Analor Gd Sy RIS 3 Saad Ole AJI pake ayaka y8 (— 1367 HW) BEI HERI Ae AAL aril 
AkiUb 4 )) 3 dai La daa II SUS ena Raalo 3 ISI AI al oU ab WOL Jalin )) UUS BJB «nas, 
HI (Cam Ih goni AAN OY ISI Yg Fila p8 uya pe) 2 YI ya Lam slytaYL SLAN OL 1 Ojyia O jig oa PI 
6O- sal Ayi Se dy 3 Gilag AAU GDAYI Tortaadaa JS) OS (1371 0) CPI AAN ML Ta! 
2 YG alga YI Jay Ie Sandi detil BA (( ai . 

6T- WOL 08 )) Ellagg (nb ena )) US 3 LS (—D 13670) Aldi ea U all, 

68 dir) SUS ya emg 1 HA AYI Batal SLS. 

69-— (man) Ula BEI 23 Hood art adl. 

T0— KAI ASN) MSG SN AS op oma all, 

IL Baek! Ra SULYI Uh (PSI Ole Inda Aa giaa) AS GMS. 

72-— da Al olga Ol )) 3 dabl Ae 2ya) )) MLS G (OLAH Olah! alor Kelar ayak ) dal JAS Tedi JG 
JA ee Appa HE) caj lp Alas AI If alim Oya pp Sal 6 lay Halu Olga dah Sh Abag 
DI (om or Yg PAN pe Y Gile slhantal ab ya JIIL ap de Sim OS) pad HL U las ya). 

73- (Wang )) MSG (hap KANE Bond yng GAY mar Kebar plel) Un CI ae Bad . 
TA #9 PAI 2 yi YI ya ia )) 1 dai La Reload Sea mb dB ALA SAI bl ha Cod RAN Gent 
AE AL BY aU Ip Ol LB tolak dani Toy SY CI AL Gala W yag olga laa S1 ya Hj 
DI (IAI ILY) yogi yag IW AL IN 


2452. KEADAAN TUBUH PENDUDUK SURGA 


PERTANYAAN : 
Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum, mau tanya adakah dalil atau hadist yang menyatakan bayi yang mati dalam 
kandungan ( keguguran di akhrat kelak tumbuh dewasa !! ) 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Wa'alaikumussalam, semua penduduk surga baik laki-laki maupun perempuan menjadi muda 
berumur 33 tahun tanpa berjenggot dan bulu-bulu yang lain serta semua bercelak dengan 70 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1409 ) 


warna, dalam setiap satu jam bergantian 70 warna. : 
DP Ola pake pol pati HA (de WES Oya Relay Hjleaiy plery Rim OSOUY SD Sal JlenS Abi Jal Ia Ke JEy 
Laguke 3 Aing) deng 3 yana Leterg 3 pny Sd UI Una Ala JS 3 Al JS Oya Woo O ym erad Oppa dya 
Ebi! Aga Lal pd SBY oya CMS Bp OS Lay O jean Yg Ogan Y Billy opulaoy Aeon 3 Leteny GA SAY elu Ih 
YTi 
Mafhumnya bayi yang keguguran sudah pasti masuk surga dan jadi penduduk surga, sehingga 
punya Sifat tubuh yang sama dengan penduduk surga yang lain. 
2 Timur Lenk 
Hadits di kitab niyadlusholihin dari Abu Huroiroh 


Ba Pa Ne Ta ih Pa Ta Ju sn 


0 


aa - 


Gasa Cela 2 3 Oya Ta finyo Ea AA, P3 ae 3 ya T 2 adl ca SARA Han 
ale. dl) 

- 0. -..9 - . Ba -2 -- 0. 020 LI 0 II 0. 2 -@ PN NI 
cra pen alay oya Laila Gan Sa Oktoryj papa Je) Ig 2 Akaahi ePat 33 BA Up et) pelanay Sole Aaly, G3 
Hwang Ody) KAI) Nas dl da 2,3 M3) si & Dasar chat 3 Haa LaA Y, Aa SS Y Canada 
ea LAYS 4 Laga an) FI OKulg NE) ea 

Hadits yang Tanaka dari Musnad Imam Ahmad : 

Apa jan 3 In ln ale Ko dit Jaran ITE nia gal 3 LP gelo up 2 pa HA Layan al Bab 
v, tp TA MA ne Pt MAA WA nga ara 
nia —al Jb Is , 1 ae de lai 23 Haag Own Si Ha) LI Hbbaat Opa Vj D jaman 
tel,3 
Telah menceritakan kepada kami (Abu Mu'awiyah| telah menceritakan kepada kami JAI A'masy| 
dari (Abu Shalih) dari (Abu HurairahJ, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam 
bersabda: "Rombongan pertama yang akan masuk surga dari umatku seperti rembulan pada 
malam purnama, kemudian setelah mereka seperti bintang yang paling terang cahayanya di langit, 
kemudian mereka akan menempati surga sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Mereka 
tidak buang air besar, tidak juga buang air kecil, tidak mengeluarkan ingus, dan tidak meludah. 
Sisir mereka dari emas, keringat mereka seharum misik, wewangian mereka dari kayu cendana, 


serta ukuran tubuh mereka sama yakni seperti ukuran bapak mereka Adam Alaihis Salam, enam 
puluh hasta." | HR. Ahmad |. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/590984810924331/ 


2456. HIKMAH LANGIT DAN BUMI DICIPTAKAN SELAMA 6 
HARI, TIDAK LANGSUNG JADI 
PERTANYAAN : 


2 Muhsin Rock Ahmad 
Assalaamu'alaykum wr.wb. . kenapa Alloh menciptakan dunia ini selama 6 masa/hari ? . apa 
hikmahnya ? . padahal mudah bagi Alloh untuk menciptakan dalam sekejap mata ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1410 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Rafa Sang Penakhluk 
Assalamualaikum wr wb. Pertanyaan : ALLAH membuat sesuatu hanya dengan kun fayakun, tapi 
kenapa ketika menciptkan langit ko' sampe 6 hari. Mohon penjelasannya... 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam. Untuk memperbaiki ketelitian pada suatu masalah dan mempertimbangkan 
ketika melakukan sesuatu dan tidak tergesa-gesaAllah itu kuasa menciptakan langit bumi dalam 
sekejap tapi Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari dengan kira-kira hari dunia karena untuk 
mengajarkan dan memberi petunjuk pada ketelitian dalam suatu masalah dan 
mempertimbangkannya. 


alel oat plat ta 3 Lgi (SU) delu 3 AI, AA yana la: ds 338 D6 cilmali Dj, Jadi aus gt AI 3 ea 
bea GEN AI 3 ee II Betah, Las tai 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalam, hikmahnya ALLAH mencipta langit dan bumi selama 6 hari adalah memberi 
pelajaran pada makhlug untuk pelanz dan tidak tergesa2 dalam melakukan sesuatu. : 


“yaa Co B eetil elb Pj me PSU Al ayat SI Lia pl ya pe kta BPI 9 Ly Ge IIS ol 
YIVA S3LAI Tedi Alona! pake) yA D Je Ci ea die dad as 
2 Timur Lenk 
OB 0S d Jaka Eh Lal Cai IL, 
Dan jika Allah menghendaki suatu perkara maka langsung terjadi sesuai KehendakNya. Yang 
demikian menunjukkan betapa cepat terjadinya sesuatu yang dikehendaki Allah. Makna dhohir 
kalimah/redaksi : Dan jika Allah menghendaki suatu perkara maka Ia hanya berfirman kepadanya " 
Jadilah" maka terjadilah sesuatu itu. 
Kalimah ini tidak boleh difahami dan diambil/pegang dhohirnya karena bertentangan dengan ayat 
LAISA KAMITSLIHI SYAIUN , karena jika kita ambil makna dhohirnya maka berarti Allah berfirman 
dengan huruf atau suara bahkan bahasa yang terdiri dari huruf kaf dan nun, maka jika Allah 
menghendaki sesuatu Allah berfirman KUN, KUN, KUN dan seterusnya sesuai bilangan makhluk 
yang dikehendaki terjadinya dan hal yang demikian adalah MUSTAHIL. Kalam Allah tidak 
menyerupai kalam makhlukNya. PENJELASAN Ustadz Ibnu Abdillah Al-Katibiy : 
Di dalam kitab Mukhtashor Jauharatut Tauhid halaman 45 disebutkan terkait makna KUN 
FAYAKUUN sbagai berikut : 
OS Bea Y or png Ae mw US 3 jp 2 dl NP al aga ja" 
Yang dimaksud dengan kalimat KUN (jadilah..) adalah kapan saja... Allah berkehendak 
menciptakan sesuatu maka seketika itu juga muncul, kalimat KUN adalah sebuah kinayah (kiasan) 
dari sangat cepatnya kewujudan sesuatu itu, bukan dengan mngucapkan kalimat KUN (Jadilah) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/5742500892644 70/ 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/612792608743551/ 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1411) 


2461. SEKELUMIT TENTANG HARUT DAN MARUT 
PERTANYAAN : 


2 Aryo Prabu Sasono 
Harut marut itu sebenarnya siapa too ...? 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan 
mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 
mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan 
sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu 
Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum 
mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". 
Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat 
menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi 
mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 
mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, 
sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan 
sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual 
dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Begitu keterangan surat Al-bagoroh ayat 102 : 


ASN ae di Las pose: pl Orabas Ka pAs” Gaet SSI 3 Oka: AS May elus dn ole: cet alan lor sala 

An an asen ks ON Aa To agan Dalaman TAS Un Aa sos Lol ga sameaa tan Ola Mg Han an en an Jala 

- Tag 5 o - TG Pd SN BN Pad 8. 00 EP Pad 03183 2. Bima 2. Sela (4 - o Pan Had Oo Da 

ust Sls ya 320 JL olabi ad Iyale A9 pns Uy H yilaz La O pala 3 AMI Osk UP am ya yr ah 

Dal Pil mena dg Nya Ga 

Harut - Marut ada yang bilang adalah 2 malaikat, ada yang bilang 2 orang laki-lai dan ada juga 

yang bilang 2 syetan.dan menurut pendapat yang awal (malaikat) ada yang bilang adalah malaikat 

jibril dan mikail dan juga ada yang bilang adalah malaikat selain jibril mikail dan ini yang masyhur 
adalah untuk fitnah dan cobaan. 


(TOL 2 pp OT HP padi Oli 
SN dad oygekily yag Wan Jay Jelang Jason Jats JIN dey Obilais Jady Oon, Jady OS Jd Syyly Sa 
AI, 
KU JII SSI mmalidl si (1/ IL) 
awal las Ou Kena bah 

Harut - Marut adalah 2 malaikat yang diwujudkan untuk fitnah. 
JB 4 HR P4 abs 3 Dl U 1 JB Akan Ui — 203 UST ALI ea (229 (1) ) gain ey data yaaa oya pem 
se AW ol» Yl SAH JB 4 Sh oya Kana La ian 2 Ale ad Jas 4 Jan ya Jera La PB AAS aa LS 
Jis tiang Jab 42 ASIAN ya Gali pita Gaal 4 Aid olah! oya OyS y Lag pol Gas last Jl Og eta Nolan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1412 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAI amar AB 1 ob Jong PAN JB UNA hgaaa AN ale pal pel La NAS NIS Ohang KS pol Gt dl Nabi 3 Yan 
IU € agalag Woyo Ta JUA pol Goa Bye Lah Joel 6 UPN JI Lalasad SA SA NUR «pol ad OB : 
pel) WB Lada ATA Bo yao GAJI ad Edtag «pol Gt By Lah Jong 6 UPI Jl Usai « Lagta Ud Gaal «Lt 
LAGU Ledatay fc slama! Jl Under Of IoT Lala 6 LA Laaly Legal 3 ppt codoely 00 lal Abi La La Yak O1 Clan | 
Si JBS GA ISA AW Wal J3 NI lie ade MI Dike Il « Lalad La Laslad A3 LSG 1 J3 «dll 
Ad Mary 4 Jd GB Oluin Olilaa Lag 622) G Saely A0lu codel Of ea dl mie Fa 3 oil of 


Aku diceritakan said,beliau berkata,aku (said) diceritakan atab bin basyir dari khosif berkata,saya 
bersama mujahid lalu ada seorang laki-laki dari guraisy lewat didepan kami lalu mujahid berkata 
padanya,ceritakan pada kami apa yang kamu dengar dari ayahmu,lali laki-laki tersebut berkata, 
ayah bercerita padaku sesungguhnya para malaikat saat mereka diciptakan mereka pada 
memperhatikan perbuatan-perbuatan anak cucu adam dan kemaksiatan-kemaksiatan yang 
dilakukan dan tidak ada sesuatu yang menutupi atas manusia dari malaikat tersebut,lalu para 
malaikat berkata pada sebagian malaikat yang lain,lihatlah pada perbuatan anak adam , 
bagaimana mereka bisa bebas melakukan ini itu alangkah beraninya mereka terhadap Alloh atas 
prilaku jelek mereka,lalu Allah berfirman,aku telah mendengar perbincangan kalian terhadap anak 
cucu Adam,maka pilihlah diantara kalian 2 malaikat maka aku akan menurunkan mereka ke bumi 
dan aku akan memberi pada mereka syahwat sebagaimana anak cucu Adam.lalu para malaikat 
memilih harut dan marut, para malaikat berkata,Ya Tuhan tidak ada diantara kita yang bisa 
menyamai harut dan marut, lalu Allah menurunkan ke 2 nya ke bumi dan memberi syahwat 
sebagaimana anak cucu adam dan Allah juga merubah bintang zahro menjadi wanita cantik,disaat 
mereka melihatnya maka mereka saling tidak merasa bahwa mereka adalah malaikat karena 
untuk meraih bagian dari wanita tersebut pada sesuatu yang Allah lebih mengetahuinya dan 
timbullah nafsu sebab pendengaran dan penglihatan mereka dan disaat mereka ingin terbang ke 
langit maka sudah tidak mampu lagi,lalu datanglah malaikat pada mereka dan berkata,kalian telah 
melakukan apa yag tidak pantas untuk kalian lakukan maka pilihlah siksa dunia atau siksa akhirat 
maka salah satu mereka berkata pada yang lain, apa pendapatmu maka menjawab,saya memilih 
siksa dunia karena siksa dunia itu lebih aku suka dari pada siksa satu jam diakhirat maka mereka 
dibelenggu dengan rantai dan dijadikan fitnah. 


JM adl (1/ 139) 

Ale Ganja labih € Lah joe La Lalai € Lagipuel Laga gai pbb 49 pra LP sad slang Kid GB Ul Ladi 5 Laguas pl 
Ae Ir 633 lag Will Ole Og Slat AI LA as « Laga mita Oles AI Jl Rea YLuy cola € (ll 
YUI wa Logis coal « Lagiasi Ay ya € Lah pel uya Ju dk Olilaa Oliv « Jalu A3 Obia Lagi 0 aeleY Lil 
U: Us S wajlag Dj oya Iala Tanag H3 O 94 gann SGM 3 ola ob .— ee, Oli WA « let dai 03 
Ramah! ya ASIA HS Lah Giat pi 4 Lada Eli AI oya 2 Tapal Se Al RN Sa oya bela Bygidl Laga Al LS) 
Kisah sempurna mereka adalah bahwa sesungguhnya setelah mereka melakukan dosa dan 
waktu sore telah tiba,mereka ingin naik ke langit tapi sayap mereka tidak mampu maka mereka 
tau apa yang sudah lepas dari sayap mereka lalu mereka menemui Nabi Idris AS dan bercerita 
pada Idris apa yang telah terjadi dan mereka meminta pada Idris agar memintakan syafaat pada 
Allah lalu Allah memberi mereka syafaat,maka Allah memberi pilihan pada mereka antara siksa 


dunia dan siksa akhirat dan mereka memilih siksa dunia karena siksa dunia bisa terputus lalu 
mereka disiksa didalam sebuah sumur diwilayah babiliyun dengan keadaan dibelenggu dengan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1413) 413 


rantai gara-gara prilaku mereka sendiri dan tertindas matanya dan tiada jarak antara mereka dan 
air kecuali selisih 4 jari, mereka disiksa dengan rasa kehausan jika kamu bertanya malaikat 
semuanya adalag ma'sum (tidak melakukan dosa) bagimana ini bisa terjadi pada harut dan marut 
maka kami jawab disaat Allah memberi mereka syahwat dari hukum golongan malaikat menjadi 
hukum golongan manusia itu adalah suatu cobaan dari Allah untuk mereka,maka hukum golongan 
malaikat dari bebas dosa (ma'sum) sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. WALLOHU A'LAM. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/599347890088023/ 


2497. APAKAH ORANG YANG BERSEDEKAH UNTUK 
MAYIT MASIH DAPAT PAHALA ? 
PERTANYAAN : 


2? Imad Elizain 

Salam silaturrohim kami sampaikan kepada sobat piss-ktb selanjutnya saya mo tanya, diskripsi : 
bila kita ber amal baik misalnya memberi makan anak yatim dan yang lainnya kemudian pahalax 
dihadiahkan kepada keluarga yang telah mendahului itu sampai pahalanya kepada almarhum. 
pertanyaannya : bagaimna dngan kita slaku obyek pembri tersebut apakah masih dapat pahala 
atau tidak mengingat pahala tersbut sudah dihdiahkan pada almarhum / almarhumah. Mohon 
penjelasannya berikut dengan refrensinya. 


JAWABAN : 


2 Syafi'i Bon Cire 
Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi Ala shahih Muslim Juz 1 hal 90 menjelaskan: 


su Sold) sllayA Alina 9 cigal Bl Un Ana Us Ular gain gl AN ANA ny Warlayy A23 

Ula gl gal al MSlo Kinta Uikatal8 Lag Umuary Ulat 3 yAx6 Ulun yg USA Udilday do, SILA Ul 03 ey ana 
Silaid garap IVA SD Uiilen UDA 3Y Sr page ob gal Ula dB gilaan ya dadatn Uildey, gnralay , Ualale Ld Y 
mad Aglagl ep Ular IY ISI Slop Ukaga glaul cp Ular dikala 214 pra Iggy IS IA Ugka ily Asa lu 
Akin 5 Li panel oa Lia Y sale gl Dangal ia mami ala 3 ID aLA IA yaaga gai Mami H4 Sila 
Wnaska ly atile IA Salkp gkal 8 ole8 Us jley Aklasig 9) a07 AM Iii 5 lia Y ea dabel Lg War Jaya 
ID LA ad dolagl Up Ular gAM mealeln Lay Mnlale Vo Kia gen Up Waria 3 gl muaga Ialah ay 

ka X3 sia ga Us yle3 sea) ASI A (ag kkal Xx Bg Ale agya sela SA) Y by sa) Lay sy AN 
Lal sebel (7 Iu Anal sial sa (laa Hal ps coy elale ay ls pal slwml day Ola yA Liga BY 
sn UD8 cry Ikan GL Uigge bag man na MIA ay sman ay AHA MA ay las Sma gua Pal 

Wal 0 dee Sila Witual) Dos Sl) AAN GELI Wala bg semuaa Ud 05 say Iaalail Io, SIA ian Y naa 
Iu alana 21 SJ DS san say Jual SJ Ap JA Sal galilga Utk mol, Uadcte gilunaid gllagu dligl Ana) 
Wake gali) Wsilhn, ga gliird S9) WA Sala gley Laga Itnaly IV al ang 3 Liya CJ ISUM lA gaala ISI 
AS lay Ip lislaa c.ala IY ny DS Jasa al yA 19 ola aiidn HA 13 da Ma meh 


Barangsiapa yang ingin berbakti pada ayah ibunya maka ia boleh bersedekah atas nama mereka 
(kirim amal sedekah untuk mereka), dan sungguh pahala shadagah itu sampai pada mayyit dan 
akan membawa manfaat atasnya tanpa ada ikhtilaf di antara muslimin, inilah pendapat terbaik, 
mengenai apa apa yang diceritakan pimpinan @adhiy Abul Hasan Almawardiy Albashriy Alfagiihi 
Assyafii mengenai ucapan beberapa Ahli Bicara (semacam orang-orang yang hanya bisa bicara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1414 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tanpa ilmu) bahwa mayyit setelah wafatnya tak bisa menerima pahala, maka pemahaman ini Batil 
secara jelas dan kesalahan yang diperbuat oleh mereka yang mengingkari nash nash dari Alguran 
dan Alhadits dan Ijma ummat ini, maka tak perlu ditolelir dan tak perlu diperdulikan. 


2 Ghufron Bkl 
Si pemberi / orang yang bersedegah juga mendapat pahala sepert pahala yang didapat oleh orang 
yang dihadiahi dengan tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya orang yang hadiahi : 
HIte Ay Lah Ur OK yakin LIS ISI Amy 53 Lela OT p jas Hiauo AI Bukan Of SI SIH deh alus 
YO 1 ye abadi alay) Ud UR yr aa Gak Ol aka LP jar 


Orang yang bersedegah mendapat pahala karen berbuat baik bukan pahala sedegahnya. : 
Me2 La alay IIS, Aina de Y al Dl Gunadi Ol Gasal ya WS Lela ae akal Up yudi Juas Raka ea 
Y/v to sell leh Als dls old 
2 Abdur Rahman Assyiafi'i 
Nambah Ibaroh saja 
YA OLI candi Raglan Je Ulil aa : 
9 br pel dad OS Corolla US ISI WII Uelad Ol Ainan Bahan Ol SU ASI Am dee" aa gada AI lo IE 
te UR port ya yak Ol ab ya WA ypel Jia JO" 
" Barang siapa yang berkeinginan untuk bersedekah untuk ke-2 orang tuanya apa bila ora tuanya 


muslim, maka pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Dan untuk dirinya sendiri akan mendapat 
pahala sepadan tanpa terkurangi sedikitpun dari pahala orang tuanya. 


AE aa Bel Ad Sy Kemana AN AS Ay Ang ONLY IP FP uya" el y dala AI la AI Sya, JB 3" 


Barang siapa yang berhaji untuk orang tuanya setelah mereka wafat maka Allah akan mencatat 
untuk orang tuanya pahala haji dan Allah akan mencatat untuknya terbebas dari api neraka. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/618659331490212 

2506. MELAKUKAN DOSA BESAR TIDAK OTOMATIS 
DIVONIS KUFUR 

PERTANYAAN : 

2 x050 dik 

Assalamu'alaikum... Mau mengulang pertanyaan kemaren yang sudah 3 kali tidak ada komentar... 


"apakah melakukan perbutauan yang disepakati keharamannya disebut kufur ? " menurut saya itu 
adalah mafhumnya hadist "Ia yazni az-zani hina yazni fahuwa mukmin..." 


a ab 3 aj G3 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1415) 


2 leg yes JI 

Wa'alaikumussalaam. Tidak sampai kufur, jangan kemudian dalam kasus hadis ini kata kufur 
dilawankan dengan kata iman.... Saya menangkap pemahaman lain dari hadis ini, pernah dengar 
al imanu god yazid wa yangus.... Inilah yang saya tangkap, terkadang rasa keimanan itu stabil n 
kadang rendah, bisa jadi meningkat tajam.... Saat ia hendak zina namun saat masih ada 
keimanan, it tidak akan terjadi...tidak kemudian keimanan lepas bgtu saja...Kata iman dan yu'minu 
juga berbeda makna, terutama dalam al guran... 


(Saya pernah posting sebelumnya) Al iman : bentuk isim yang berarti subut dan istimrar, artinya 
keimanan itu akan selalu melekat, dan orang yang sampai derajat ini hanya orang khas yang 
apabila al anfal: 2...Jadi wajar aja bila hadis di atas, menggunakan kata "al mu'min" yang berarti 
keimanan yang melekat dan kuat.... Bila ia zina bisa jadi derajatnya turun, tidak "al mu'min" tapi 
"yu'minu. "Yu'minu: fill berarti temporal, artinya tdak sekuat yang pertama. Itulah kenapa 
kemudian orang yang di slilit giginya masih ada kata iman mash bisa masuk surga... Maka di al 
hujurat, 14...dijelaskan kamu belum "amanna" tetapi masih " aslamna"... kalau sudah "iman" maka 
surga... Wallahu a'lam bissowab... Sementara itu dulu jawaban saya.. 


2 Ghufron Bkl 
Melakukan sesuatu yang disepakati keharomannya selagi tidak mengingkari atau 
menghalalkannya maka tidak menjadi kufur. : 


CA IIY Jay US OP IAS 3 gai db OS OP PIS 8g pd yA oya pakan ale aa Jorlor 
PS PI Ja Bb AH SAS pb Bag pp pakally ai dad OS Ulg and Ale em 
"JII HeUD Alan jan ia Y OT 3 MUI at SS P3 Ie ILY) OLYI og Y SIN SJ ol del, 


SAB Tana Gg II lan ha AS Leah pb Ola ya Sgp Ie AA Lal, Kadi JET Op Jet bl YL 
IN EN OUT Zilel Gg 0,3 JII 3 ALS Jet s2 AE 2 jzadl 


Meghan PUNYU LS Jb ASI, Ulik Ain | jl B3 IE JIN pad — dll Ilaily olize) aladt BDG 33 Jl 
MY GAJI Sa LP aka porpwad JR BII, UJI Ale AR Y Bye uya 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590524847636994/ 
2521. USTADZ YANG MENERIMA BAYARAN MASIHKAN 
DAPAT PAHALA ? 
PERTANYAAN : 


2 Mutiara SHati b'Cahaya 

Assalamualaikum..... mbah, om, pakde... ada pertanyaan titipan nich : 

1. Bagaimanakah seorang ustadz/ustadzah yang memberikan tausiyah dan mendapatkan 
bayaran/upah atas amalnya, apakah masih mendapatkan pahala ? 2. Saat adzan giyamul lail (jam 
3-an), kuk tidak ada igomat ? Matur suwun... 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1416 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam, 
1. Guru madrasah dan mubaligh dapat bayaran hukumnya boleh : 


.01 beamda YO Ang I HaNAAI AS AAA ALAN y Kadi TUSU gagal y RAL YS 04 VISI de 3 AYI Jal 3,b 


MAT OLI magnet IS S3 OS Oly AU Le JH ya yag el Many de 3 PI Aa Jas jl 


Bila pendorong mengajarnya hanya semata-mata bayaran maka tidak dapat pahala, tapi kalau 
pendorongnya adalah ibadahnya / nasyrul al ilminya maka tetap dapat pahala : 


AAN OS AS gal dtg UAS JB ol PLS G9 Le Ol Leak Lol Ulet OP Uk di Upah dy Bale JS 

peni aya it Der ml AS Lagad peta Ja Bola mbl mar Ar Al ai Ita MV Gaal “dg! JA Laklan 
SIB BII Ea yaaa Aj Ada V3 AP SP SP BY EN HA LAI OS Op or 
AV Y/AN Ab eaY 


Lebih lanjut, silahkan baca dokumen 0475 disini : 
www.fb.com/notes/270031963019619 


2. Igomah disunahkan ketika mau melaksanakan shalat, walaupun shalat sendirian. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/586498154706330 


2522. SEKILAS TENTANG DALILTAHLILAN 
PERTANYAAN : 


2 Imam Syafii 
Saya mau tanya apakah tahlilan itu ada tuntunannya, jika ada di surat apa atau hadisnya 
perowinya siapa ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Yang jelas tidak ada larangan tahlilan, karena masuk makna umum dari berdzikir. 


Sya yaa AI S4 VI 
Ingatlah, hanya dengan ingat pada Allah (berdzikir) jadi tenanglah hati... 
Byy SAS yaah Al ASI 9 RS ale SP 9 ANJI eta | ASUMN petikan VI Joe 3 j2 AI 0g Sa ph dah 
lama 
ini jga dasarnya tahlilan : 


SP Selasa YI il Ka yadi 3 MIS yA Gde ULAII 2 dmsaki B £ Lapor YI oya OLALII jang 3 aye Bold 
OLS IP Lea Y deni ppt, add & Latar YI ON jilor ed SLS ya ll Knana ye Ale SS Of US Y Redi 3 
II om BP Yg abu Lal Ry Sya Ae Ga ITA" Ed BS Cerai Arah oa BUS iso em 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1417) 417 


EV ye Fei Fila JI Lag al onkmunan hd al OLI main 2D Om yong del oi lie oa pa Rel ya 


» Zainal Zaki Al-Madiuni 

Sebenernya, pokok masalah tahlilan itu sendiri adalah sampai tidaknya bacaan alguran / doa pada 
si mayit/ yang telah meninggal. Semoga keliru dalam pemahanaku, yang mempermasalahkan 
tahlilan adalah mereka yang tidak percaya akan sampainya doa, fadilah bacaan alguran/ hadiah 
pada ahli kubur / ila arwahi.. 

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah bersabda: "Tidaklah duduk suatu kaum kemudian 
membaca dzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi para malaikat, dislimuti oleh rahmat 
dan diberi ketentraman hati serta Allah akan memuji mereka dihadapan makhluk- Nya". 


Hadist tersebut diriwayatkan oleh al-imam Thayalasiy dalam musnadnya hal 296. dalam kitab 
musnad al-imam Ahmad bin Hanbal juz 3 hal 92 serta banyak dalam musnad musnad lainya 
seperti: 'Abdun bin Hadid, Shahih Muslim, Abi Ya'la dan masih banyak lainya. 

Dalam kitab Al-Ruh halaman 11 juga disebutkan,"Jika ada shahabat dikalangan Anshar meninggal 
dunia, maka mereka berkumpul di depan kuburnya sambil membaca al-@uran"'. 

Serta yang baru baru ini kita lihat dan dengar di media elektronik. dengan meninggalnya UJE 
ustatdz jefry elbukhari ? Banyak dari kalangan para ulama yang mu'tabar serta ribuan umat yang 
hadir untuk tahlilan. Masih pantaskah mempertanyakan akan kridibilitas tahlilan? Siapakah diri ini 
hingga sangsi akan hal tersebut?! 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/588426351180177 


2542. CARA BERTAUBAT DARI DOSA BESAR BERZINA 
PERTANYAAN : 


2 Shofa Dafa Bilhuda 

Assalamu'alaikum, Mau tanya, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya ngerti 
agama. Karena nafsu mereka berzina. Apakah Alloh mengampuni mereka ? Apakah mereka 
termasuk orang merugi dunia dan akhirat ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, dosa selain syirik bisa diampuni dengan cara bertaubat : 


Aaly Say corn El Alah it SI AI alga BAJU ika Y SAI SI Uta GE ES ji Y 3 jika 33 


VAN misa ma LA CSS Y ya III ya SIYAY 2 nia ma It ella IE II II 


Orang yang bertaubat dari perbuatan zina tidak harus di-had untuk diterimanya taubat, karena 
melaksanakan hukum rajam adalah kewajiban pemerintah : 


as III AL BP BY pH Ae yi AP Oky Ap dambi akad de FI BPI AI SY 
YEA 0 Gene Tea ga YI Ga Tenana hay AI Gm IA mun pi IP cai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1418 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


22 G3 jam Tag al JI dp Ola GL Jaja d gadi as As ajaa JH 3 SY Jadi ds pad bg yo LN 5 jl 
:YAL 


Syarat taubat : 

1. Menyesali perbuatannya 

2. Meninggalkan / berhenti dari perbuatan dosa 
3. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. 


? Jen Mustatir Al Miski 

Hukum rajam bagi zani muhshon / jilid dan pengasingan bagi zani goer muhshon tetap harus 
dijalankan (oleh pemerintah setelah semua syaratnya terpenuhi ). karena hukum tersebut adalah 
hag alloh. Masalah taubat itu masalah lain lagi meskipun dalam konteks yang sama..selain dosa 
syirik itu bisa di ampuni, cuma masalah diampuni atau tidak cuma alloh yang tahu, jika alloh 
berkenan untuk diampuni pasti diampuni, jika alloh tidak berkenan maka tidak akan diampuni. Tapi 
dengan taubat nashuha insyaa alloh diampuni.. tapi jangan terlalu berpangku tangan terhadap 
tagdir alloh dengan menisbatkan perbuatan keji ini terhadap tagdir meskipun pada hagigat nya 
memang tagdir, karena manusia diberi agal dan daya ikhtiar untuk memilih dan memilah mana 
yang baik mana yang buruk mana yang melanggar atran alloh mana yang tidak dengan ktntuan 
syar'i. Perbuatn zina dari yang mengerti agama lebih keji dari perbuatan zina orang awam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/588413381181474 


2543. BOLEHKAH MENDO'AKAN MAYIT YANG MATI 
BUNUH DIRI ? 

PERTANYAAN : 

2 Ang'aid Al-Asy'ary 

Assalamualaikum. Maaf sebelumnya pertanyaan saya belum terjawab hanya karena ada yang 
berfaham wahabi ikut berkomentar dengan menyebut kata bid'ah. Seperti ini pertanyaanya : 


1. Sampai atau tidak kah jika kita mendoakan / tahlil kepada orang yang mati secara bunuh diri ? 
2. Apakah orang yang mati bunuh diri berstatus murtad ? Terima kasih sebelumnya. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


1. Boleh mendo'akan orang yang mati bunuh diri dan pahalanya bisa sampai : 
MINL0y alas lgi Jak Of Ola Of Ainadi Jaaf amala— Aa galian gl Rerly Jadi Sole JS Kadi Juan" Sell ali JB 
VI OLI dilelang oil 


2. Selagi tidak menganggap perbuatan tersebut halal / boleh maka tidak termasuk murtad tapi 
bunuh diri tergolong dosa besar dan fasig. 


NAS Upah GOA pion JB jd di Jilid Jar oya SPF oya" Dada SAS Ale Adji andi Ulas YI JS BUSI oa (3) 
YAAA GE Seal Maut Ls ulas 
Meghan PUNYU LS Jb ASI, Ulik Aitm | jl B3 EN II pad — dll Ilaily olize| aladt BDG 33 Jl 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1419 ) 


(de dale danny Juna lekas dadi J3 ya NON GE JI deal SP ra (YA Jail, BU UJS ale AL Y UV Gal ya 
Je EL OLS Ol slah SNI Belu ab dab MY ore FU ya La Hari OLS Oly Real Any Reid us ag Aki 
YALAY AYI MI Lovakad! Sld ALS dai 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/587965757892903 


2551. HARAM MENDO'AKAN MAYIT KAFIR 
PERTANYAAN : 


Cak Agel 


Bagaimana hukumnya mengirim bacaan al fatehah kepada mertua yang sudah meninggal dalam 
keadaan kristen...? kebetulan sang mertua seorang pastur,...tolong sekalian minta ibarotnya pak 
ustadz,...syukron...boleh apa tidak...? haram apa tidak...? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Mendo'akan dan mengirim hadiah pahala bacaan alfatihah pada mayit kafir hukumnya haram : 


JIE ASI de Aya 3 Bika VI SSI GL Untk BARU gd elo j3L3 BI elo alel je ph. 
IN O gali Lil 

2 FaNo Cahyono 
Allah ta'ala berfirman : Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan 
ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum 
kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni 


(neraka) Jahim. (At-Taubah: 113). 
Para ulama telah sepakat (Ijma') bahwa hal ini diharamkan: 


KUYI OMA yan pl Biklk Ad eleal, BII le IL Ly 2 bl am, ayal JU 


Imam Nawawi -rohimahulloh- mengatakan : “Adapun menyolati orang kafir, dan mendo'akan 
maghfiroh untuknya, maka ini merupakan perbuatan haram, berdasarkan nash Algur'an dan ljma'. 
(al-Majmu' 5/120). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/589914561031356 


2562. NABI MUHAMMAD SAW JUGA DIUTUS UNTUK 
PARA JIN.htm 
PERTANYAAN : 


2 Agus Mufid 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1420 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamualaikum...... maaf tadz mau tanya : 

1. Nabinya orang islam kan Nabi Muhammmad terus nabinya Jin siapa tadz ? mohon penjelasan 
beserta rujukannya dari mana 

2. Yang menggoda orang islam kan setan terus yang ganggu Jin siapa ? mohon penjelasan 
beserta rujukannya dari mana 


2 Sasan Al G 

Pertanyaan keren, titipan juga : 

- al guran itu turun untuk manusia sajakah ? 

- bagaimana fighnya dan sebagainya dari jin ? 

- pada siapa bangsa jin berguru dalam hal islam ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, jawaban nomor 1. Nabinya jin adalah nabi Muhammad SAW : 


2d na BL AI Jgury AAL Laka de Yadi) BT JS ya peak CSI GOA palanik Ay AN Rn AI ja ag BA) 

Jp obeng mang LA ya HAB ABS Il da SY AI oa BSI Sp 0)AAS pain JL La de ASIDIN NAS Lela) ay 
VANY UBI Hilel Lead Ala 

Sbs Ilegal anal il Ga 3 HS Il ST SPMI JI Jend BII da3 

Shalawat jika berasal Allah adalah Rahmat yang dibarengi keagungan, salam maksudnya taslim 
(memberi keselamatan) dari segala bahaya dan kekurangan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad, utusan Allah bagi seluruh (umat) dua makhlug, Jin dan Manusia, menurut ijma'. 
Begitu juga (diutus bagi) malaikat menurut pendapat segolongan ulama ahli tahgig. Perkataan 


"bagi seluruh (umat) dua makhlug jin dan manusia", bahkan bagi seluruh makhlug, dari malaikat, 
batu, bahkan pada dirinya sendiri. | I'anatut Tholibin, 1:12 |. 


Pernyataan imam Romli "tidak diutus pada malaikat" maksudnya tidak diutus yang bersifat taklif 
(dituntut melakukan syari'at), sehingga tidak menafikan bahwa Allah juga mengutus (Nabi 
Muhammad) kepada mereka (malaikat) sebagai pengutusan yang bersifat memuliakan. 


2 Mbah Godek 
Ini saya tambah yang lebih mantap, he he he. Bismillah... 


(17807 22) aU eneg Kaya 

AI al Aa Jd Al Ol" JB AS ot PASS ye IL yi SI Gado em Ii or Jaja UI mamah ot Gloual Upe 
Gb ia Jis yag slama JAY JB AI Of JB sama! Fat le dd € ole oya Ulah slama Jt deg lai de lag tele 
AN SM jika Un Loe LI Lemah UP elang dala AI Jua kapel DI By BY AU SA SUIS igo 03A IIS dy ya dll 
BI Ab Gta dg Ola VI Jeyary ya ikal Lag Jong j2 AI JB JB elaiYI dle Alias Lah IE pel Lag ULi3 uya pai 
Ar 39 lg dita DLS AI Jl ala yee SY) eka Lay peang dala AI Gale hara Jong j2 AI JUy 


(17808 25) Las eneg Kaya 
SIA ra gd gr daya La pda ya Gb Won (ld AAS ep MAL Won Ga AAL 3 ES al Usai 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1421) 


(de Alias) slama! Jat (le pelay ale AI alun lekat Jilad AI Of" Lagis dil ad) ole or JB Jia Aa Ke oa JB OLI 
iter A SIS Ai yo ya ML al aa Jia yag Jeng j2 AI IU JB slah Jl de dl Alias Lah Gale up LG IJE GAJI Jal 
WIB AYI peti Lag C3 oya pai La AI UM ik Lia Lord UI Lemas UI elu y Aas AI lo Kamal JB obi G3 AS 
elang Als AI Ip Kama Ig MI dag Ola Y) Segar ya Uilal Lag Ji Jong j2 AI Ol JB ya) Ja de Al alias Lah 
Aolan Ag aral AS Ob op SEL OP an YI pun Laga Ika Ga VII Gel ala G Ladiy Las pat SY Ililai Lag 
3335p 38127 4 pama ISU en dy DAY Rai ya 


AS Ap Abad A9 Ate SSI oral (21 433, 
ma AA Oi aga ah Wita Lag op Ka 3 abad al EM GA ra AA: Kou 
Ke — plang Ale BN (ao— Aa IE ia il ye Kep LAN goal AM EA ah 
an 2 iga bea Mane ian Ae misa Selam 


Ne 
PA ata af KA LA Sm ah DATA SE ENG dadi HUI Hi 


5 ate dai ina 35 


AA sela oa, « Aya PEN Ea » 
2 Hasyim Toha 
ATA RATE YA RVP 


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (AS. 
AL-ANBIYA' 107) 


3 2. 8. 00. @ 0 4 0. rara 
2 da Si 


Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (AS. 
ADZDZARIYAAT 56). 


Bd AP) Umi le Uya Aa ih op Rae 


Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu 
sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap 
pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", 
kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa 
mereka adalah orang-orang yang kafir.(AS AL-AN'AM 130) 


Dayin Ha II Ih ga US Law IG ay yan La OA 6 D yanti Uya Oya 2 Oni We s3 


Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Guran, 
maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk 
mendengarkannya)." Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) 
memberi peringatan. (Al Ahgaaf 29). 


» Sunde Pati 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1422 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rosululloh dan algur'an itu untuk semua umat (manusia dan jin), figihnya jin sama dengan kita dan 
gurunya jin adalah nabi Muhammad. 


KSM ISI IS maid pat (SI 445) 
PN AIA em 
Sei aU SN eb Ul hp alas di Je Upin Ip OS AN) By Aa V) KAL BAU Gp an JI 
bea MARS OA MAA omi NA DI 5 las DA Gn Tas lh 
(Desi: Loms UT Lens” UP JG. peng BNI Ou Le gal Te F ni Kn Pr Rn Ka ae 5a 
dls at Jalla JB ata 3 Hall Cet AS II Selandia BP) ami Ain ma (SI Lens UT Liang pa 
SI Lepai dy ad SU dg Aeelo d (oi My Yg Rebo II Lara) Kemaai Lag Atadasy Lay Nor aji cal: Lay Dor 
bong ir AO da OgASG HIU Ona ai LAS AI den UN, Kemah Ilas AI Aing HAKI GIE cai Unlas ular 
SUYI Garasdibe JI ay ang Gd (Eli ton AI Kenny jd Ol Ulil UE) cal: Uta) nyo 0 pekat cl OS pasa MN 
tnpa Alillulan Jia Ol lay dala Gala TAS dyay Iles al fall G2 5 pal dl JI na BP ds da 
AE lag WVSy OT del JI gril A8 Badi II INN ng La gp oya Tadi Ol ola Li Al) Ilas Al Coal al 
JL Tiny OS) BKO Byar Il elo ga Tadale palang al AI Gaun Iyan JI OS) Pai! 30 dell elus Syur jl 
Pal J6 Y Ca Lead OT II Uye Liang ntar UnbolsI meri Ka pake Lalai En slama! pay erosi Cu 
KAL II pegi ii don yid elu ya Aang Ud Cmia CAN Jd dad Na GI Opa Uolkay AI Bolt G Ogan 
u) LES Ga oa ea di Lon WOL del II bantai lema gamali bag pang Aale AI auo Spa jl Ngada 3 
Tea aa aa aa dst Tea Ih ab as Dan Lose UT en 
di Ibadah SAI ar Luki Of ala Loe WI) cenf as Bl of Way Le hell Mala ora 
Aorally Bag Ol Ggakas dilan Bali ema uya Koma Kal (line BTA Unas UP PA LIGY peni dl Loan Ciel 
Bia Kian pet Jai Jie Gd al Hitung jasa lia dy (Taat Laga B3 Ip SY Jadi Ji bada 9 
dita) Iybany da Iya T ayat Ol» pan bila BESI ae Og maa SOE Ag OgpIKA yag AS OT gale Dia dia 
bay ya Siar asta at yel LL dan Ji dl, Taat basa BS Ip UE) OPahay DL) ale Ojo alay eni 
SA Ig aya Ia falah AI de tegakan dya OS Alyh Lag pall UUS AI) Led Ely ollang lady Yg Reno AI Lo dilakany 
as My Lal Jai II pinoy PASI 3 TAB yel alas 0 le Ulat Ji DS Aily IG paid Uluoly 
AN OS Ol LS ly mes IU el bat di Ie und HUI Ne Up cold 2 yedl) 0S pa 
din yA LA dh O ping Ali d La dala Ujgiy AI da OgiSU ehi OYI ale A8 Bana Yale OP yh Yy SI Je Opi Y 
oa Ily DS il yag ma pb Uya Ala) maya Land Oya Jerat Bd gas Aya eny3 DS AP JG elu 
GOA IA Aan Soal Jerjl Jaia OS CA oya Jep Penata aU WS Len wali ja AL 
Ill abi ya YI Ol Oyeadas IIS La SI lady UE) cah Zi, AA sat VI Gta LI IA Ae ga YI S3 dagh olga ya 
Ai pb US Lab oa  Aly ag sar Ny SI lakon AI Ke co OT petiala LS ab lg Loh pemtad Ggo pelan! 
BAYI ball 3 Huknagy mela La gadang y Ab alika alidl pakis Yyury lokal AI Ceng cod OT Gak Lal 
? Abdullah Afif 
Imam Suyuthi dalam kitab Lagthul Marjaan fii Ahkaamil Jaann halaman 46 menerangkan: 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1423) 423 


Jas 
FASHLUN 
SY FI Ih Rn 
BITSATU MUHAMMADIN ILAL JINNI WAL INSI........ 
PASI db et 1 oppa! Laila pad d9 pdl UNY dl Ika Jual Ilas A1 OT 3 Oak! HS oya de HA 
9 yan VI 
LAM YUKHAALIF AHADUN MIN THAWAA'FIL MUSLIMINN FII ANNALLAAHA TAAALAA 


ARSALA MUHAMMADAN ILAL INSI WALJINNIWA BIHII FUSSIRA HADIITSUSHSHAHIIHAIN : 
bu'itstu ilal ahmar wala aswad. 


ayat AL JS Ia SY AA II Hai png dala elo AI GP ee ol Lau aa aa RP SI 
Vga OLI ade Larily adly yel 2 Gali an Tag Ala Ia Kitaan Ji Al Tg: AI pd meli IU 
sx. ia 5 ra Ie II 3 sa 3.5 5 a 3 0 ae 3. 3. 3G PA - AP. 3 LI 3. 3G - 8 - wo e Ie 0. 2. 
Ab dml La Ipang Agan yg AI Ken gf La Igeonya Oly Al yng AA ap Le ya pang Sang AI Je Le Iklan Of te0lby Aa lor 
rd SPd) UI ya gelang dala All Ul dngan Ula Temon Aale CA ya JS Op yangg AI AA La Iya Say daya 
- aa. ...9 L 00 000 ALL M0 Pa Lo...” Tn Hae Sah 9 9 33 0g 38 0 - AAS ka ta La. 

nada) Rekom oya dale Gita Jaa lang» dpan lh ag ca rp oya Mat diontang LAS Jai AI lis Gonta 4 
o oee 0. oi d 0 - 0 40 -. PP NP 0 40 8 - 0 02. 
Baby Aelamly Kind Jaf 2 Uralenall itlglo jlkay Cralamal! Laiiy Uluwk el 

Di halaman 41: 
911 — BA9 Ja ed cp Joe BAL PLAYU OLI pt 3 Ole lal 
Ka IN ASI dal alas al 33 Sah HS Gi V9 Jeyany S3 AE ya SU dl Je log Lila slall yg sn... 
AE ya Lag Lang OS 5) SY ga SS Jun Kelar JB "AJ SEL AI IP 3 (Se ea JB, 
Oya UG pai oya peta Ipilay Ja JI NS Lgm Ni 
AI Iyan 7 (eePlaag DU UI Hd, AAN al 3 O yi ea LAS R2 CAT 3 Uji bl Ol Ul Yy Kali JB 


? Muhammad Al-Muthohhar 
Hati-hati dengan jin yang ber-aliran sesat, gigigi... 
Up YA 5 pan eta SER AS an LP Goa And at ol V UT, N 240 1 Ba) — LAI mali 
oya Andadil HE Gile Use) Undjire Slela seal | as Bab US oral Oya | WN Da Lay O pall La 
Lsssl AN INu NON, Crokema LO yang Tinta Je Ha 8g PA ca Lekel, (AY cakes ISI Isis 2) yo Jt se 
Cl) San aji JSI pay Vai 10an ogah Jgn tai) Abon yag Ray tah £Sltal yel Hula Cyudel Ily (Riba syal 
Aa) sia. 
Masuk surga-kah jin yang ta'at ?? 
Pendapat pertama : masuk surga (ini pendapat kuat), 


Pendapat kedua : hanya mendapatkan keselamatan dari api neraka, dan mereka (yang ta'at) 
akan menjadi tanah/debu (ini pendapat lemah). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1424 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aras Geby Lapang UII al ON bo Sal Oa | JUNE LK as S3 02 LT yi 
ade Jaday Hn Up (SS Hi P3 Gal la dede Tila € pay ja gel JI iba aja Pa LA 
Ty mi petani AE 1 J3 0 NYI OI ed AL palang dala AI Cok Gal Ol Bo yul ola KAL (3 Laas3 La ita / 
lia Al al J3 JUS petaka pil GI Ray ani S3 Lada Je Aayd pal AS ya Alone # BU Cp 
319 1 Bg) - rd! etil On 4) 


AI Ala J3 CI II OLI Jafy cal dl ae Jt jaly Gali ng AI aa BL JB ly OS op Ae BEJ UT ye3 
SAI yana Arak (2) Lal 1 LI JB dg LI LS GB LAI Jaka Ateh CL goyah UJ oya ol sg 


UI Ora 


2 Kiyai Dalam Kegelapan 

Bentuk JinPada dasarnya bentuk rupa Jin tidak banyak berbeda dari bentuk rupa manusia, yaitu 
mereka memiliki jenis kelamin, memiliki hidung mata, tangan, kaki, telinga dan sebagainya, 
sebagaimana yang di miliki oleh manusia. Pada dasarnya 80 hingga 90 persen Jin menyerupai 
manusia. 


Hanya perbedaan fisik Jin adalah lebih kecil dan halus dari manusia. Bentuk tubuh mereka itu ada 
yang pendek, ada yang tinggi dan bermacam-macam warnanya, yaitu putih, merah, biru, hitam 
dan sebagainya. Jin kafir dan Jin Islam yang fasik itu memiliki rupa yang buruk dan menakutkan. 
Sedangkan Jin Islam yang saleh memiliki paras yang elok. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/593034750719337 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/535407919815354 


2564. HUKUM MEMPERCAYAI RAMALAN 
PERTANYAAN : 


2 Rachil Ismi Agustin 

Bagaimana hukum nya seorang yang percaya akan ramalan / prediksi yang menjelas kan tentang 
diri nya ?? Dan..B agaimana pula hukum nya bagi yang meramal / memprediksi itu ??? Dan 
contoh pertanyaan : bagaimana hukumnya orang yang percaya ramalan seperti, setiap kali 
hajatan mencari peramal dengan menghitung kelahiranya. Mungkin juga contohnya :-anak ABG 
yang mempercayai ramalan bintang ( ZODIAK ), bagaimana hukum peramal sama yang 
mempercayai ramalan silahkan ... wassalam TERIMAKASIh ! 


JAWABAN : 


2? Masaji Antoro 

Pada masa sebelum kehadiran Islam ramalan yang berkembang dan dikenal di kalangan 
masyarakat ada beberapa macam : 

1. Ramalan yang dihasilkan dari informasi jin yang mencuri dengar dari suara langit yang 
kemudian dibisikkan ke tukang ramal. 

2. Ramalan yang dihasilkan dari informasi jin yang bekerja sama dengan manusia dari hal-hal di 
luar pengetahuan manusia. 

3. Ramalan yang dihasilkan dari dugaan dan firasat. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1425) 


4. Ramalan yang dihasilkan dari eksperimen dan kebiasaan. 
5. Ramalan yang mengacu pada petunjuk bintang. 


Dalam masa Pra-lslam para tukang sihir memiliki prediksi ramalan yang lumayan akurat, namun 
pasca kedatangan Islam, validitas ramalan mereka relatif menurun dan mengalami kekacauan. 
Hal ini memang ditegaskan dalam aL-@uran surat Ash-Shooffaat ayat 10, bahwa setelah Islam 
datang dan aL-Guran diturunkan, langit dijaga oleh para Malaikat dan menjadi zona yang tidak 
bisa jangkau oleh syaitan. 


Sikap Islam terhadap Praktek Ramalan Astrologi (ramalan yang mengacu pada petunjuk bintang) 


Astrologi dikelompokkan menjadi dua bagian : 

1. Astrologi Hisaabiyyah ialah ilmu untuk menentukan permulaan bulan melalui teori perhitungan 
perjalan bintang. Ulama sepakat akan legalitas ilmu ini guna kepentingan penentuan waktu-waktu 
shalat serta penentuan arah kiblat. Bahkan mayoritas Ulama menyatakan kewajibannya sebagai 
kewajiban kolektif (fardhu kifaayah). 

2. Astrologi Istidlaaliyyah ialah ilmu ramalan peristiwa-peristiwa dibumi yang mengacu pada 
gerakan angkasa, jenis astrologi yang kedua inilah yang dilarang dalam Islam apabila meyakini 
bahwa tanda-tanda simbolis angkasa atau zodiac bisa menunjukkan pengetahuan gaib atau 
bahkan yang mengendalikan nasib dan peristiwa bumi. 


Apabila ramalannya didasarkan hanya pada kebiasaan kondisi alam tertentu, dan semuanya tetap 
dikembalikan pada kehendak dan kekuasaan Allah, seperti prakiraan cuaca, arah angin, musim 
dan lain-lain maka hukumnya diperbolehkan hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW 


Ae oo Ulas caglas PL olas Isl 


“Ketika laut menguap lalu menyebar maka (itu) pertanda musim hujan” (Syeikh “Athiyyah Bulugh 
al-Maraam 73/3). 


Nabi bersabda: Allah berfirman: Pada pagi hari ini ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada- 
Ku dan ada pula yang kafir, adapun orang-orang yang mengatakan: Kami diberi hujan dengan 
sebab keutamaan dari Allah dan rahmat-Nya, maka dia telah berman kepada-Ku dan kufur 
terhadap bintang-bintang. Dan adapun orang yang mengatakan: Kami diberikan hujan dengan 
sebab bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang- 
bintang. (HR. Bukhari dan Muslim) 


Astrologi Istidlaaliyyah yang dilarang dalam islam lantaran ia merupakan sebuah pengetahuan 
yang berpotensi menyesatkan jiwa manusia, bahaya yang melekat dalam astrologi dapat 
menyebabkan manusia dalam kondisi bayang-bayang (ilusi) atau fitnah, sekalipun pada dasarnya 
ia hanya didasarkan pada pengetahuan simbolis kosmologis. Jika suatu peramalan didukung 
kebenaran fakta maka jiwa akan terpedaya oleh pengaruhnya dalam ketidaknyataan, hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam sebuah Hadits, 


Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah saw ditanya tentang para kahin, lalu beliau menjawab, “Mereka 
tidak bernilai apa-apa! Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka 
terkadang memberitakan sesuatu dengan benar.' Beliau bersabda, “Kalimat yang benar itu berasal 
dari pencurian jin, lalu jin menyuarakannya di telinga walinya (dukun) seperti suara ayam betina 
yang berkokok (sehingga menggugah teman-temannya), lalu para setan (yang mendengarnya) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1426 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mencampurinya dengan seratus kedustaan.” (HR Bukhari dan Muslim) 


Lebih dari itu, Islam mengajarkan untuk berserah diri pada ketentuan nasib (takdir) dan sikap ini 
sangat penting untuk membebaskan diri dari segala bentuk peramalan. Doktrin Islam tidak 
mengenal praktek peramalan astrologis karena hal itu secara tidak langsung berarti 
menghapuskan kedudukan Tuhan dalam kekuasaan pada diri manusia seperti yang dinyatakan 
Allah dalam Al-Guran 


Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, 
kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (AS. 27:65). 


Wallaahu A'lamu bi As-Shawaabi 
REFERENSI : Minah al-Jaliil Syarh Mukhtashar Khaliil 2/113, Wuzaarah al-Augaaf wa as-Syu"uun 
al-Islaamiyyah 24/54 


2 Ghufron Bkl 
Mempercayai ramalan tidak boleh, bahkan bisa syirik 
ALS Soya Mela dala laga sand Dea Jati | EL al ya" JB dil kg Ala Ah do AI Iyay 98 ae Hay 
WA jl LS "tua ea 3 dls 


Barang siapa mendatangi peramal dan mempercayainya maka shalatnya tidak di terima selama 
40 hari. HR.MUSLIM 


? Peraih Mimpi 
kn Pekan Ay Laga soal Id Jati pd eh ye Ala ULg Al ya, 


Barang siapa yang mendatangi peramal kemudian menanyakannya dari sesuatu maka shalatnya 
orang itu tidak akan di terima selama 40 tahun. HR. Muslim. 


"Ma glagal olg y" Sama (ole Jill yAS 8 J is Uas Aini Cia LI Uya, 


Barang siapa yang mendatangi peramal kemudian membenarkannya dengan apa yang di 
ucapkannya maka telah mengkufuri atas apa yang telah di turunkan oleh nabi muhammad. HR. 
Abu Dawud. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/582699308419548 
LINK TERKAIT : 
www.fb.com/notes/217526701603479 
www.fb.com/notes/227508413938641 


2580. BOLEH BERTAWASSUL DENGAN SELAIN PARA 
NABI ? 
PERTANYAAN : 


2 Vi Chania 
Assalamua'laikum. Selain para Nabi Allah apa ada manusia yang bisa menjadi perantara do'a..? 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1427 ) 421 


Dan bagaimana hukumnya jika kita mmpercayai seseorang memiliki kemampuan untuk mnjadi 
perantara do'a kita...? Karena di lingkungan masyarakat sini banyak kyai2/ustadz2 yang dianggap 
bisa memperlancar do'a.. Wassalam.. 


JAWABAN : 


2 Jen Mustatir Al Miski 

Wa'alaikum salam Wr.Wb... Ada. bertawasul itu bisa dengan nabi, shahabat, wali, ulama, orang 
shaleh, amal shaleh.. tapi jangan beranggapan mereka punya kemampuan untuk menyampaikan 
do'a, melainkan kita berdo'a semoga dengan kemulyaan mreka do'a kita digobul alloh. 


2 Maman Fathur Rohman 

Sewaktu kita belum bisa bersama Allah,maka hendaklah kita bertawassul(menyambung) dengan 
orang yang bisa bersama Allah. Ulama ahli Sunnah waljama'ah berpendapat di perbolehkannya 
bertawassul. Yang dinamakan tawasul yaitu: Segala sesuatu yang Allah jadikan untuk lebih dekat 
denganNya,atau untuk mencapai tujuan denganNya. Alangkah baiknya memandang tawasul dari 
2 pandangan,yaitu: pandangan hakekat dan syariat. 


Pandangan hakekat yaitu : memandang semua dari Allah, yang mengijabah do'a kita,rizki kita, 
hidayah kita, ilmu kiita, dll. 
Pandangan Syariat yaitu : Memandang semua dari Allah,dengan memandang sebab-sebabnya. 


Kita harus meyakini segalanya dari Allah, akan tetapi kita juga harus memahami untuk 
mendapatkan dari Allah, ada sebab dan wasilahnya, contoh : kita meyakini hidayah dari Allah,tapi 
ada sebabnya, seperti kita mengaji pada ulama atau bertadabbur dengan Al-@uran. Kita faham 
yang memberikan kita kenyang, sehat, derajat dll semua dari Allah, tapi ada wasilahnya, seperti 
makan, berobat,dan berusaha. Jika kita meyakini yang memberikan ijabah adalah wali atau yang 
memberikan kesuksesan adalah ulama, yang menaikan jabatan adalah atasan, yang memberikan 
pekerjaan adalah ijasah/keahlian kita, maka itu semua akan menyebabkan kita kufur. Maka ahli 
sunnah waljama'ah berpendapat bahwa kita meyakini semua dari Allah akan tetapi ada syariat, 
sebab dan wasilahnya,semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, dan termasuk 
Sunnatullah yang tidak bisa dirubah.... 


2 Maz 'Athok 

Dalam shahih Bukhari, Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa dahulu jika terjadi paceklik "Umar 
bin Khaththab RA" meminta hujan kepada Allah SWT dengan bertawassul dengan Abbas bin 
Abdul Muthalib. Sayyidina Umar berkata dalam Doanya: 


Uta Ui pg SL Jaa Ul) Uasianh Uap SIN Ja jai US UI el 


"Ya Allah, sesungguhnya dahulu ketika berdo'a kami bertawassul dengan Nabi-Mu, engkaupun 
menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami berdoa kepada-Mu dengan bertawassul 
dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan,.... (HR Bukhari). 


2 Ghufron Bkl 

Betul, tawassul pada selain NABI seperti para AULIYA' DAN SHALIHIN hukumnya boleh asalkan 
tidak berkeyaginan bahwa orang yang dijadikan tawassul punya pengaruh, karena yang memberi 
manfa'at dan bahaya hanya ALLAH.: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1428 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


si YU Jun gl Ul, Gousal! ita Ap SH yg LS Legi lea Ely Ang Ale GI oli YL Jagad 
PA A3 EL JL YU Jo gili oi Ja dell Ae alel A3) Komen Uya II 3 Cab DS ja ygd Oei, 


YAV 2 gp one ad Tato dal OIL 


Sedangkan bila dalam tawassul tersebut mempercayai bahwa orang yang dijadikan tawassul 
punya pengaruh maka tidak boleh / kufur.: 


LA MN OP ya Lai SU Aing op 3 Ola AI pada LS nyaa US OP dy org deni Om Setu! Jar Ul 
Oky aji pas AUBU yA 3 GI Ola ALI ya dil Of oolisel ga laga sliah 3 Ilas AI Jl Jang ola OS Ol 
YAV 1 gp on anal Ra on alah OS 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/575989712423841 


2582. BOLEHKAH MUBALLIGH MENYIHIR HADIRIN AGAR 
TETAP MENDENGARKANNYA ? 
PERTANYAAN : 


2 Inong Gokil 

Assalamu alaikum khodim PISS-KTB, Yang dimulyakn allah, mau tanya nih, dalm kitab rawaf'il 
bayan di terangkan bahwasanya sihir itu dilarang bahkan dihukumi kafir, pertanyaannya: Boleh 
kah seorng muballigh menyihir penonton agar tetap mendengarkan ceramahnya ? terimakasih, 
wassalam. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. "Sihir" yang dilakukan mubaligh dalam artian memukau hadirin dengan kata- 
kata yang indah, itu sihir yang halal. Dalam sebuah hadits, ada riwayat semacam ini : Inna minal 
bayani lasihron. Kebolehan tersebut bilamana cara-cara (jika memakai azimat atau bacaanya) 
tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak menimbulkan bahaya pada seseorang, karena yang 
demikian itu bukan sihir bahkan termasuk ma'unah. Lihat fath al wahhab 2/151. Ibaroh : 


290-118 2 5al! SI yi le yaa Ai La 
aga: BSla ) ly Al Las AA) YM Liga am) 3 Io mna mel al sama Alan JP 3» lu las Ls ca isa gan 13 Unang IX 3 


AA anigadla dia : ema Sis Ng Sisalila naya 13 yaa Ig asal Ka 3 Jala) 3G LL) aa ala Iga ia Simlb pas cl, Un Su) 
BSA AD alesan Ja Ips Maa Bala Ie Ba Ta Tb ama at laa ya maa yA ap 

350 0 AT 25an Laga pt 

BA bina Ag Wagl) (Ya gy Unas 3 gluadad 3 ji IV Mirna $ASA Ud gi Yuna AR gl ya Ya Yaa, As Warga ludes an 
slip Laka AN Lalat Wunialid Sole IV penah a gldah UI plA 38 Je Wa jl | Kes sa SANG IA Sal ea NS el JG 
Wal8 2d AG BI Slop say Si2Ua ASI S5 JI is pel Ii SJ al Is By Sy ay may Aa) Yos kia y3 Slxo s jeda Y 

ISU Is yg ala Sal Jar el, IDA UK gd yo Soe el, kasa Ala ar) Uus pad 2) Wong silang, Ay 1539, Ss UAS 
A Lag Sad Y)3 Yi load LG gal Lealai Ula Jalil Site UPS Ja Jamal adat Of al ya Leela gal 


MUJAWMIB : Brojol Gemblung, Ghufron Bkl, Kang As'ad 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/575012812521531 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1429 ) 


2633. ISLAMNYA ANAK ITU MENGIKUTI ORANG TUANYA 
YANG MUSLIM 
PERTANYAAN : 


2 Fahreza Syahrun 

Assalamu'alaikum,... Pertanyaan : 

1. Apakah sebagai islam keturunan kita harus bersyahadat lagi ? 

2. seseorang yang melakukan syahadat kembali dengan tujuan untuk menyempurnakan 
keislamannya itu bagaimana ? Mohom kasih referensi al-guran dan hadist nya. 


JAWABAN : 


? Ibnu Lail 

1. Anak ikut agama orang tuanya secara otomatis, jadi gak wajib syahadat baru seperti halnya 
muallaf 

2. Sunnah, karena ada anjuran Nabi. 


2 Ghufron Bkl 

1. Tidak usah membaca dua kalimat syahadat lagi, cukup baca dalam shalat ketika tasyahud 
karena islamnya seorang anak yang belum baligh ikut pada orang tuanya walaupun hanya salah 
satunya yang islam dari kedua tuanya. : 


MIL PSI Age ya Eat AN La Lay datar BBS ASI jg peleahl Ill La La Ul y Alb JL ab lah KL 
VI AL OLS Ol JI ad Gledly Calon Kala oolizely dale Lesi / YAA CrdUbll dil Iyan Ola cela Ia SU Oly 
1 ye daa la OA Aga 3 el LAI j3 Laku OLS ok 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/580697668619712 


2658. BENARKAH ADA DOSA WARISAN ? 
PERTANYAAN : 


? Muhammad Andre 

Salam maaf ustadz, numpang nanya ada gak dosa warisan itu ? maklum saya belum kenal betul 

ma agama, jadi kalau bikin pertanyaan rada ngawur 
Dhofir Miftah 5 Maksud pertanyaan di atas adalah, apakah benar ada dosa yang diwariskan, 
misal dosa ayah diwariskan pada anak... jadi saya memahami pertanyaan di atas, 
pertanyaannya adalah adakah DOSA yang diwariskan ?, BUKAN dosa dari harta warisan, 
kalau pemahamannya seperti itu, dalam Islam tidak ada, yang ada konsep seperti itu ada 
dalam agama kristen. 
Ulilalbab Hafas » Maksud dari si sail adalah dosa bukan warisan.. Ato lebih tepatnya 
pertanyaannya begini : Dosa orang tua kita yang telah meninggal apakah bisa ditanggung oleh 
anaknya.. atau dosanya orang tua yang telah meninggal karna melakukan sesuatu ke jelekan 
apakah anak nya juga kena dosa atas perbuatan tersebut ? Monggo.. 


JAWABAN : 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam Algur'annya kan sudah jelas di @.S. Al-An'am:164, yaitu: 
IN Ip lin aa es) Sinle(164 


“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”. Ayat tersebut menjaelaskan 
bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan / diwariskan kepada orang lain. Seorang anak 
tidak dibebani dosa orang tuanya. 


2 Nur Hasyim S. Anam 

Jika yang berdosa itu orang tuanya, maka anak tidak ikut menanggung dosa. Sebagaimana yang 
terjadi pada kasus anak zina. Yang berdosa itu orang tuanya. Dan si anak jika menjadi orang 
sholeh maka bisa saja dia jadi orang yang mulya, tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan 
orang tuanya. 


2 Ghufron Bkl 
Barang kali ini juga yang dimaksud si SAIL : 


Aa AYI oa rata AP ya yaa Yg US Jas oya pel Jia ES okay U6 Jah Ramen Ta (Dl YI 3 ya ya 
luna ly) tg Hyper oya yak Ny US Jas uya 253 Jin dala LAS Ong LS Jina taun 


Barang siapa yang membuat sunah yang baik dalam agama islam maka dia akan mendapat 
pahala dari perbuatan tersebut serta pahala dari orang-orang yang melakukan setelahnya, tanpa 
mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barang siapa yang membuat sunah yang jelek maka 
dia akan mendapat dosa dari perbuatan itu dan dosa-dosa orang yang setelahnya yang meniru 
perbuatan tersebut tanpa sedikitpun mengurangi dosa-dosa mereka. | HR.Muslim |. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/581419221880890 


2667. KEHADIRAN RUH BAGINDA NABI SAW DI MAJLIS 
MAULID DAN SHALAWAT 
PERTANYAAN : 


2 Ni'mah Maghfiroh Buble Gumb 
Assalamu'alaikum, urgen, mendesak! Mohon dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw hadir 
ketika pembacaan shalawat Nabi ? 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 


dya Silang Undip ati al Magis sling) Alas plat 

sial SY en Yos 3 KANG Dal amati pl gam gac (isaruallilaakn 332 ARA ILa ga, gldigale3S Ky Dls Say) malah 
Ala (it 3 Ap Dog UG oil Ula ya) By all Ds Ea yaa spula node, page SJ ys0 IV da Sl LA 3 Ae 2 ME Ula 
Op sadinNga el AA MAA ih ig) Lasadal 79, 9 1 9YA La yatay A8, ud Al Kilga la lara gaul 3 AT aka Yaligp asa Wulaa gl 
bscayan, UK AI NW us Sam AA sik ya SE Kota, abg 2g Wala jang dan liga &, Pe 
Dault Ya 3, M3 sal yA Aamii AL X, Woig Sd NA IA, Klas las gilirale PG Sma alah 3 ED U giaa 2 Sawp 
MAA gag AU (ama GA fkula: LS gasal lagt & Aa Saga si ab Uas) S3 gl ALAN syaa SA n Algl 3d AP 
siwa mna . slang allah ck, ls IWa al Wale MN Saja MA All ja ah Kal gal SIS ) sadel Isl Pai Pilang pp 
ck 3d ly 392) KLS aula 33 Ya Ktu) ls mala 3 A5 Inulaal 3 Yamada AA 3yla ale Sasa sawi yA big UX 5 AK | Ketasia 
ILa Eun AL yagd lila )oahA Lang AA Bila kg Mkaselag SAI Tap PST la IL 38 Spm pp, Val cl ya AL 7S Asal gal 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1431 ) 431 


IWad 4 Uatul Sal pile, 


Jaya SS Head Bes Aa Kla Sing) Iga: 1 

Kara) Wa SA Wo! Ws Haag, lbs) 363 x » Wanna Cop Saga 3Y aja ls Sx (Yaa manga Siksa AS Wal sial YWajis 
SUada gibusap Sale Ia Sanga Hasi. 

Lelawd 3 7l3) Wol sANGael dala Iu IV ale Bawaley airad gandA Ala Lara dos Asia on Ab), gal Uainad Ula yuki En) 

Uang puisi jg) FANS) aal Sup sate Bollaial HS guy ag Jisigl UAS Ag cl cai caalel 3 Anti Laman JA Kl A13 Yel, 

Stage ap an laa Balai Ke lk Asal) Ia jIeIYA 5, 

59 Ae gi Ie Sao lg) 3g AMS Alap IA Sd) 1g segel | pLawalad Mar Lg les Sa) Ig Arnlongy Ig 2g) IS ia AD 

WA IS suus Uisa gg Walk gia AS ge BMLABA pal Lay S pal NY gile Hate an glJ , sada Ia Masal) IV ole S0 Ulas Wage 

BY pEL Lagy slang Dg mag) am LI lawatan, $ 3 Bag pap sad Pas Waie pama gi JL Uscad gama 9) saia gu) satap la J Llinya 

sera Marah Na Ws 3g) Yamala Aliran is Kanal Lala A5 lan jari Sl Wo gila, 3 35 Sg ya ) Al Ya ls -uulo gl 
sa ad lan 9) Jh AA ab ya HA pak Ha 83 1 2 ls, NA ga AG) gk lu sls Na Sat yu" 


Saya tambah biar puas : 


21 20 WA BJB png UM (Tlo UA la gala Joy NA ASA salam Ao V0 mala si Laiua Ula 


Dari “Abdullah ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam 
“Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertugas menjelajah di muka bumi untuk 
menyampaikan salam yang diucapkan oleh umatku”. (Diriwayatkan oleh Ahmad 1/441, An-Nasa' 
3/43, Abu Ya'la no. 5213, dan yang lainnya: shahih|. 


8 - - 0.2 . 9 0 -. 3 - - - - 
Anam oya Sa hj Ji oa Of bagade All alo Al Sya, JlB 1 Jlieass MI ag ol ot ur oa 
5 3 02 2 Pa aan and . 80. 0 8... 


UP ri ar all dana J6 i el Lp3 ,xa “3 Kp Tapae 43 - Sal o4 Tole Taat 
Sa aa PN le Lea Oi du ah Ar “Nat TN Ay le Uc 
21123 #2 PIL PX Pue Siah DIAM 


“Aus bin Aus r.a. berkata:Rasulullah Saw bersabda:Sesungguhnya sebaik-baik hariadalah hari 
Jum'at, makaperbanyaklah shalawat pada hariitu, karena bacaan shalawatmu itu dihidangkan 
kepadaku.Shahabat r.a. bertanya : Bagaimanakah dihidangkan shalawat kami sedangkan engkau 
telah menjadi tanah bubuk?Bersabda Nabi Saw:Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi 
memakan jasad para Nabi”. (HR.Abu Dawud). 


0. 0... 3w 2 0. 3.0 - - - - 

ola « ale Lp ge AS Goa ileka mm Y : ang dale ABI oo WUIJ ya) Haa J3 cas JI yng 
8. 0 Lo. 5 38 Soo 8 

Segala ago pa folay . Hii Ina Ar Xp. 


3 Pad 3 PH 


so Mau #3) el al Sg Ty KA NAN La ga tel yaals AW Io MUI J ya) Totrusj 
2/124 2 sda PL» CPua Sak oya pa Tolyy Ml ale 


“Abu Hurairah r.a. berkata:Rasulullah Saw bersabda: Jangankau jadikan kuburku sebagai tempat 
perayaan, dan bacakan shalawat untukku, maka bacaan shalawatmu itu akan sampai kepadaku di 
mana saja kamuberada”. (HR. Abu Dawud). 


“Abu Hurairah r.a. berkata:Rasulullah Saw bersabda : Tiada seseorang yang mengucapkan salam 
kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku hinggaaku dapat menjawab salamnya”.(HR. abu 


Dawud). 
Li ts :8/313( 
2 230 INA ay sman AL Liya (IIA ola gada BJ: Ya Sala mala 0 ke, Kasta, BE SEL yang Wa (Th, Wa ola 
5 yikiiual yudi Cya Saul JLag Aale All Crdam 3 Uya Cu) Lae Sllaci (ale Gagas ASI ya Ala ge SI Ertng Gani ASI 3 (Slanialug 
lila IS. asolb jl) 9 yalla su Kmnga) small ) la Sa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata:Rasulullah Saw bersabda : Sesungguhnya bagi Allah 
adaMalaikat-Malaikat yang berkeliaran, merekamenyampaikan salam daiumatku. Dan sabdanya 
Saw:Hidupku itu suatu kebaikan bagimu, kamu sekalian berbicaradan kami berbicara 
kepadamu.Dan wafatku itu suatu kebaikanbagimu, dihidangkan padaku amal-amalmu, maka jika 
aku melihat suatu kebaikan (padaamalmu) aku bertahmid kepada Allah, dan jika aku melihat suatu 
keburukan (pada amalmu) maka aku beristighfar (memohonkan ampun) untukmu. 


Ni'mah Maghfiroh Buble Gumb » Ki brojol, berarti yang datang pas shalawatan itu 
malaikat yang berkeliaran itu ? Maaf 


Saya juga belum tau pasti, tapi kalau saya tidak salah mencermati informasi dari Sunan Turmudzi 
zdahir hadits memang demikian, tapi ada juga yg mentakwil bahwa yg dimaksud adalah malaikat 
mencatatnya. Sebentar saya lihat lagi kitab itu. 


Mungkin hadits di bawah ini bisa kita ambil mafhumnya : 


20 ba NJI ag UM - Il, BA cd sgala sera) II Kb ea Ii 13 maa « ya || Cs Atil ala, 
yani Ala Ala Is 2 oi G gala amsaA Ulang 3 data Is alasa NLUSA Aa gl Oka . 


Dari Abi Hurairah ra. bekata : Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa bershalawat atas-Ku 
didekat kuburan-Ku, maka Aku mendengarnya. Dan barangsiapa bershalawat (atas-Ku) 
sementara dia jauh dari-Ku, maka ia disampaikan pada-Ku". 


Dan makna dari sabda Nabi "Naa iyan" ialah Jauh dari-Ku. Dan kata "Bullighathu" (disampaikan) 
dg shighat majhul yg ditasydid 'ain fi'ilnya, maksudnya ialah Malaikat menyampaikan salam dan 
shalawatnya terhadap-Ku. (Sunan Abi Daud Kitab Manasik, hal. 24). 

Saya memang pernah membaca sebuah gishshah (cerita) bahwa Nabi hadir di tengah-tengah 
pembacaan shalawat Nabi, tapi sayang saya lupa kitabnya. 


2 Muhammad Al-Muthohhar 
Toro 3 003 HI Jl Jl nela Kode : Adlidnp IMA AJI IS / NYA 61 bl u93 XI 
DdrmubI IS malu Ole ATI Kao Kl Ul Cus £ 020 0 Joni 8 AJI aon, ab gl aloXI JI 


wusu Ulg “dig J3 lealc « OS sll diraga 909 WISloll 9 KS) AI pol 98 sis Cus LI Lal Cilg dng ,9 
diLB ade ol, A53 3 Aiol sll jas Ulas 88 dil SI IS All Emut bS pul yg. 


Imam suyuthi berkata: benar-benar bisa ditarik kesimpulan dari hadits-hadits yang sudah 
terkumpulkan, bahwa Nabi Muhammad Saw adalah HIDUP dengan JASAD dan RUHnya,, dan 
beliau bertashorruf/berbuat apapun yang Beliau inginkan di seluruh penjuru bumi dan langit,, dan 
haibah, kewibawaan, keadaan Beliau masih sama persis seperti sebelum wafat,, dan Beliau tidak 
terlihat oleh mata sama seperti para malaikat,, akan tetapi sebagian dari hambaz Allah yabg diberi 
kemuliaan dan ke khususan akan dibukakan hijab/penutupnya oleh Allah ta'ala sehingga bisa 
melihat Nabi Muhammad Saw secara terjaga/langsung. 


2 Abdullah Afif 
Berikut yang ditulis oleh Sayyid Ahmad al Barzanji sebagaimana dalam risalah-risalah yang ditulis 
setelah kitab An Ni'matul Kubra 'alal 'Aalam Fi Maulidi Sayyidi Waladi Aadam halaman 64-65: 


Bb PEN Led SI II lai 3 nyang Bold Ale JI INI AS oya pely talang) pguS Size 
Any OI AS AI Terdle I od G yekilI ekor OS Oly plang dala AI ae BY Aj33 3 Am Yg pl 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1433 ) 433 


Abi peang Ale Ah elo Ae ear HESII Jat oya my La by Wolkay Lado GUY! age Boi! met Kawal! 
ad Sh AE IS BONIA dala Rarekik! tony) 22 Of Aa DB HJ Sl aa Al DG A0 SEL) pala Hd, 
had 3 La LIS Ron Abg (LSI mera Ggll Jt die pelana yel yag Skelaa Ola y BS many 3 US Ul, 
SAI Lean) Eh tab mamah Il yani Il CPU yaah! Lag Hse enter elang le Ah alan dl uya AI 
Bob 3 Sal Rela 3 Lk oa alaal va da UNI Uti IS hi ea Of Ii SUS K3 WR) aa 
Bam SIS SA Sad bla Sub Ji: dls dah ya dely Ula yag Uang LA Ulang GNI 


Link download : 
http://www.hakikatkitabevi.com/arabic/44-nimatalkubra.pdf Wallaahu A'lam. 


» Sunde Pati 


(SI Hp Kia, SI IL, 278 pd bsk ella Ba ala ASI) 

Ce dembini 3 pal pet A3 AL 9 yani pt OgM JB A3 Tail 33D5 C3 peng dala AI Geo on ya S3 Ain pl la yag ob 
Kanbani 3 yen j UI LAS OK dilgialy elay ale AI alan ada WS YI PAS nya Alah pad SUS 3 Aeiely ebay Ale Ai 
Lana 5 V3 ly tele AI (an opiB Alai | oya Jam Y OI (SN Ol elang Ale Al ale 


Berdiri tatkalanya di tutur maulid nabi saw dalam pembacaan kisahnya berkata tuan abu su'ud 
sesungguhnya berdiri dalam pembacaan maulid itu sudah masyhur adanya dan sudah menjadi 
kebiasaan maka adapun tidak berdiri tatkalanya di bacakan maulid nabi itu menyebabkan tidak 
menaruh perhatiannya dan meremehkan nabi saw maka demikian ini menyebabkan dirinya kufur 
dan bertentangan dg adanya menghormati nabi apabila seseorang tidak berdiri tatkalanya di 
bacakan maulid dan tidak adanya unsur meremehkan maka orang tersebut berdosa/ma'siyat. 
Lanwarul burug fi anwaril furug juz 4 hal 278 madzhab muallif malikiyah J. 


2 Mbah Cemeng 

Kayaknya masalah ini ada perbedaan pendapat : 

- Cek kitab al ihtifal bi dzikro maulid karya sayyid muhammad almaliki 

- Cek kitab alfawaidul mukhtaroh karya habib ali bin hasan baharun hal. 222 
- Cek kitab tadzkirun nas halaman 182 


? Bogie Kamalev Razag II 

Tentang kehadiran arwah rasul ketika kita bersholawat ada hanya pada cerita2. Jadi tidak bisa di 
jadikan dalil.Hadits saja bisa di palsukan apalagi hanya cerita-cerita. Tapi saya tidak menafikan 
cerita2 tsb. Tapi juga tidak meyakini secara hag, karena cerita tidak bisa dijadikan dalil.. 
Allohumma sholli 'ala sayyidina Muhammad.. 


2 Kamilulhimam WalAmal Vilmillahwaddien 

Maulid Nabi dan al-maghfurlah KH. Hasani Nawawi. Diceritakan oleh seorang kyai, bahwa suatu 
ketika KH. Hasani Nawawi menghadiri undangan peringatan maulid Nabi yang juga dihadiri oleh 
Habaib Pasuruan.Ketika tiba pada acara giyam, KH. Hasani menjadi satu-satunya orang yang 
tidak berdiri, melainkan tetap duduk. Setelah selesai acara, seorang habib menegur beliau, karena 
tidak ikut berdiri. Lalu KH. Hasani menjawab : 


He Ode pekay el AI ala Gay pal HS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Bagaimana saya mau berdiri, sedangkan Kanjeng Nabi sedang duduk di hadapanku". Mungkin 
karena itulah beliau wafat tepat sehari setelah memperingati Maulid Nabi SAw. Allahumma shalli 
'ala Muhammad ... 


2 Mbah Sabar 

Copy paste dari blog teman : 

Al Habib Al Arif Billah Ali bin Abdurrahman Al Masyhur yang tinggal di Tarim menyebutkan dalam 
managib ayah beliau Al Habib Abdurrahman Al Masyhur bahwa sang ayah berkata : 


Suatu kali aku pernah menemani Al Habib Al Wali Al Arif Billah Ahmad Al Masyhur pada suatu 
undangan di rumah seseorang dari keluarga Ar Ruwayki di Tarim. Ketika itu Al Habib Muhammad 
bin Ali Assegaf termasuk orang yang diundang oleh seorang Syekh dari keluarga Bafadol. Saat Hb 
Muhammad sampai ke rumah Syekh Ar Ruwayki, beliau mendapati para undangan sedang 
membaca maulid Nabi. Saat itu berdekatan dengan mahallul giyam. Ketika Hb Ahmad Al Masyhur 
melihat kedatangan beliau, maka Hb Ahmad berdiri dengan tergesa-gesa dari tempatnya untuk 
menyambutnya di pintu rumah. Hb Ahmad pun menggandeng tangan kiri beliau. Hb Muhammad 
tercengang dengan sambutan Hb Ahmad. Namun beliau tetap diam dan penuh adab. Beliau lalu 
didudukkan di samping Hb Ahmad. 


Padahal Hb Ahmad adalah orang yang sangat berwibawa dan tak pernah berdiri menyambut 
seorang pun. Seusai pembacaan maulid dan acara santap malam, para hadirin pulang ke rumah 
masing-masing. Hb Abdurrahman bercerita, “Yang tinggal hanya aku, Hb Muhammad bin Ali, Hb 
Ahmad Al Masyhur, dan tuan rumah.” Kemudian Hb Muhammad berbicara dengan penuh sopan 
santun karena melihat bahwa dirinya bukanlah seseorang yang pantas untuk disambut oleh Hb 
Ahmad yang ketika itu adalah Wali @utub. “Ya Habib, aku minta maaf. Kenapa kau harus bangun 
dan menyambut kedatanganku di pintu depan?” Hb Ahmad pun menjawab, “Demi Allah, tidaklah 
aku berdiri kecuali aku melihat Rasulullah masuk bersamamu dan menggandeng tangan 
kananmu”. (Dinukil dari kitab Masyrobil Hani karya Hb Ahmad bin Abdurrahman Assegaf). Sumber 


http://blog.its.ac.id/syafii/2010/11/08/habib-ahmad-al-masyhur-mengatakan-bahwar-rasulullah-saw-hadir-di-setiap-mahallul-giyam-dalam- 
pembacaan-maulid-kecuali-jika-di-rumah-tersebut-ada-rokok-atau-bau-rokok/ 


PT IL LI 

Nemu ini di statemen temen tadi : 

Marhaan ya Rasulallah.. HABIB MUNZIR : TENTANG MAHALLUL GIYAM, Mengenai berdiri saat 
maulid ini merupakan Giyas dari kerinduan pada Rasul saw, dan menunjukkan semangat atas 
menyambut kedatangan sang pembawa risalah pada kehidupan kita, hal ini lumrah saja, 
maksudnya bukan Nabi datang, tapi menyambut kedatangan risalah beliau, semua hukum 
syariah, Alguran, shalat, puasa zakat disb yg itu semua dilimpahkan pada kita dengan 
kedatangan Nabi saw kepada ummat ini, maka para Ulama dan muhaddits mengambil cara 
berdiri, demi menambah semangat muslimin semata, karena gerakan tubuh itu selaras dg Jiwa, 
misalnya gerakan telunjuk menunjuk ke kiblat saat tahiyyat dalam syahadat, apa maksudnya?, 
apakah menunjuk Allah?, dan juga menghadap kiblat, apakah maksudnya Allah ada di ka'bah?, 
berarti kita menafikan Allah ada di penjuru lainnya, tentunya tidak, demikian pula berdiri dalam 
maulid itu, hanya menambah semangat saja. 


Mengenai kehadiran Ruh Nabi saw padanya hal itu merupakan hal gaib yg tak bisa dibahas dalam 
syariah, hal itu relatif, tidak mustahil, bila syaitan kita percaya bisa hadir dimana mana, mengapa 
pula nabi saw tak bisa hadir dimana mana?, jika manusia bisa melihat ke segala penjuru dunia, 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1435 ) 435 


nama anda bisa ada diseluruh dunia dalam sekejap, anda masuk ke internet dan menulis nama 
anda di suatu situs, maka nama anda sudah ada diseluruh dunia, bukankah demikian?, lalu anda 
tampilkan foto anda pula, maka seluruh dunia bisa melihat foto anda di situs itu, lalu anda 
tampilkan suara anda dan film anda sedang berdoa mendoakan semua orang, maka seluruh dunia 
dapat melihatnya, anda dapat mengirim uang dalam sekejap hanya lewat hp, anda dapat 
komunikasi dari hp dengan teman anda ditempat yg jauh, dapat melihat wajahnya, senyumnya, 
dan semua yg dilakukannya walau ia ditempat yg jauh.., bila anda dokter, lalu saya sakit, saya 
bisa komunikasi dg anda lewat hp 3G, saya tunjukkan luka di tangan saya (misalnya), lalu saya 
minta obatnya pada anda, anda mengatakan obatnya adalah ini dan itu, botolnya seperti ini, 
warnanya begini, nanti oleskan begini dan begitu, saya melihatnya dg jelas, bukankah berarti saya 
telah bertemu anda?, tentunya tidak, namun sama saja dengan saya telah bertemu anda. inilah 
ciptaan manusia. Mustahil kah Allah memperbuatnya pada Nabi Nya..? 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 

Ikutan Copy Paste juga Aaaah.. : 

Sebuah kisah yang terjadi pada masa Sultan Salahuddin berkuasa, dimana setelah Beliau 
mengumumkan danmemerintahkan agar seluruh kaummuslimin sedunia mengadakanHaflah/ 
perayaan maulid NabiMuhammad saw. di negaranya masing-masing pada tahun 580 H, ada 
seorang saudagar kaya raya yang tinggal sebuahpemukiman penduduk desa/goryahdisuatu 
lembah. Saudagar ini juga mendengar pengumuman Sang Sultanagar kaum muslimin tiap tanggal 
12Rabiul awal mengadakan acara maulidnabi dengan membaca shalawat nabidan sejarahnya. 
Maka saudagar inisebelum tanggal 12 Rabiul awal pergike pasar sendiri dan belanja 
makanandalam rangka menjamu tamu saatdiadakan peringatan maulid nabidirumahnya dengan 
mengundang tetangga kanan kirinya. 


Tiap tahun dialakukan seperti itu, saat ditanya pegawainya, kenapa harus kepasarsendiri, kenapa 
tidak menyuruh pegawainya saja untuk pergi ke pasar belanja, Saudar itu menjawab, saya pergi 
belanja kepasar sendiri, itu saya lakukan demi cinta saya pada nabi Muhammad saw.P ada suatu 
saat dia diuji oleh Allah,dagangannya bangkrut , hartanya habis, bahkan untuk makan saja 
susah.Dan menjelang tanggal 12 Rabiul awal sebagaimana biasanya dia mengadaka nperingatan 
maulid Nabi dirumahnya, tahun itu dia tidak bisa lagi. Suatu haridia kelihatan bersedih dan murung 
di kamar, rupanya ada hal besar yangdia sedang pikirkan. Melihat wajahyang sedih itu, istrinya 
menghampirinya dan menenangkan jiwanya sambil berkata : “KenapaKak anda kelihatan murung 
dan initidak biasanya Kakanda bersedih seperti ini, ada apa gerangan yang menjadikan Kakanda 
bersedih, apakah Kakanda memikirkan harta kita yanghabis ini?”Saudaagar itu menjawab: “Wahai 
Adinda istriku tercinta, saya bersedih bukan karena memikirkan harta kita yang habis, juga bukan 
karena tiap harikita kekurangan makanan, tetapi sayabersedih karena saya tahun ini tidakbisa 
mengadakan peringatan maulid nabi di rumah kita, saya bersedih karena tidak bisa mengundang 
tetangga kanan kiri untuk membacakan shalawat dan sejarah nabi Muhammad saw”. 


Istrinya yang shalehah itu berkata :“Wahai suamiku, bagaimana pendapat kakanda kalau saya 
gadaikan diri sayauntuk bekerja serabutan atau sebagai pembantu di rumah orang 
kayadikampung kita ini, dengan begitu sayaakan dapat uang dan uang itu bisakakanda gunakan 
untuk mengadakan acara maulid nabi dirumah kita”. Suaminya menolak dan berkata :“Jangan, aku 
tidak rela kalau engkauyang bekerja, akan tetapi jika anak-anak kita yang bekerja saya 
setuju”. Tiba-tiba anak-anaknya pada datang dan menawarkan diri. Rupanya anak-anaknya sejak 
tadi menguping pembicaraan kedua orang tuanya ini.Maka berangkatlah keluarga ini kerumah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang kaya yang ada dikampung itu dan menawarkan salah satuanaknya untuk bekerja selama 
satutahun dengan syarat uang gajinyadiberikan didepan. Orang kaya itusetuju dan meminta 
anaknya yangpaling besar uantuk bekerjad i rumahnya selama satu tahun dengangaji 10 Dinar. 
Selanjutnya uang itu dibawah ke pasar dan belanja makanan, buah-buahan, gandum danlain-lain. 
Setelah dirumah bahanmakanan itu dimasak dan pada tanggal12 Rabiul Awal, dia mengundang 
tetangga kanan kiri agar hadir di rumahnya untuk membacakan shalawat nabi bersama- 
samasebagaimana tahun-tahunsebelumnyua. Rupanya tetangganya itutidak ada yang mau 
datang, ada yang alasan giginya sakit, ada yang beralasanada keperluan lain, intinya tidak ada 
orang yang mau datang sejak dia jatuhmiskin ini. Maka bertambah sedihlah hati si saudagar yang 
dulunya kaya ini.Dia pergi ke kampung sebelah jugatidak ada yang mau. Tapi pada saat dia 
berada ditengah jalan diluar kampung,dia bertemu dengan sekelompokorang bersurban putih- 
putih dan diantaranya ada salah seorang bersurban hijau. 


Saudagar ini langsung menawari agar mereka sudi mampir ke rumahnya untuk membacakan 
shalawat bersama-sama. Sekelompokmusafir ini bersedia, bahkan sambil berjalan menuju 
rumahnya saudagaritu mereka bershalawat pada nabisaw.Sesampainya di rumah, saudagar ini 
mengeluarkan hidangan untuk disuguhkan. Setelah dipersilahkanuntuk mencicipinya, para 
musafirhanya membuka tutupnya saja tapit idak ada satupun yang memakannya,lalu ditutup 
kembali. Setelah beberapasaat para musafir ini minta ijin untukpergi melanjutkan perjalanannya 
dantinggal seorang. Betapa kagetnyasaudagar ini saat melihat para musafiritu berjalan beberapa 
langkah tiba-tiba hilang. Maka salah seorang musafiryang tinggal berkata: “Saudagar!Ketahuilah 
kenapa mereka tidak maumakan hidanganmu? Karena kami iniadalah malaikat yang 
mendapatperintah Allah untuk menemuimu,sedangkan ada diantara kami yangberpakaian hijau itu 
adalah Rasulullah Saw”. 


Setelah berkata begitu malaikat itujuga mohon diri dan tiba-tiba hilangdari pandangan mata.Hati 
keluarga ini benar-benar tegangmelihat kejadian ini dan betapaterkejutnya lagi setelah saudagar 
inimembuka tutup hidangan yangdisiapkan untuk tamu tadi, karenabuah-buahan, kue-kue dan 
makananyang lain berubah menjadi emas murni yang mahal harganya. Semua orang di keluarga 
ini menangis dansujud syukur atas pemberian Allah ini.Maka menyebarlah berita inikeseantero 
negeri, bahkan  SultanSalahuddin sendiri sempat  meninjauke rumahnya dan 
memerintahkansebagian pasukannya untuk ikutmenjaga harta saudagar ini.Selanjutnya dijualah 
sebagian kecildari emasnya itu dan uangnya dipergunakan untuk menebus anaknyayang 
digadaikan dengan mempekerjakan selama satu tahuntadi. Rupanya orang kaya 
yangmempekerjakan anaknya itu tahu akanberita yang dialami saudagar ini, makaanaknya itu 
dikembalikan begitu sajatanpa minta uang sepeserpun sebagaiganti ruginya.Subahanallah, 
semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, yangrindu akan hadirnya Rasulullah saw disisi kita. 
| Sumber: Syababun Nabawi |. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/534041786618634/ 


2676. HUKUM BERSUJUD PADA SESEORANG AGAR 
DIBERI BANTUAN 
PERTANYAAN : 


2 Mas Zein 
Assalamu'alaikum, saya mau nanya... Bolehkah kita bersujud di depan manusia dengan alasan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1437 ) 437 


supaya dikasih bantuan. Tanpa da niat untuk menyembah atau laennya. 
JAWABAN : 


2 Dewi Rosita 
Wa'alaikumussalaam. Menghormati makhluk dengan membungkukan badan jika seukuran rukuk 
maka hukumnya haram dan jika seukuran sujud maka kufur.......... 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Bila bertujuan sujud syar'i atau tidak ada sesuatu yang menuntut ia menjalankan sujud maka 
haram dan bisa kufur bila dilakukan pada selain Allah. Sedang bila tidak bertujuan sujud syari 
melainkan hanya bermaksud merendahkan diri saja maka hukumnya boleh. 


2 Brojol Gemblung 
Soal ini layak dibahas... Sehubungan sujud dikaki ibu juga menjadi tradisi ala kraton..Sebagai 
bentuk pertimbangan dari jawaban yang ada, silahkan dibaca yg ini dulu : 


slalu siak o gla as jle ngga AU HA ARA BU NS akte gel Sl gl at) 2g9 ajh Iss ILawlay) ya gle & Ill Sky Hang Jl is 
Lp ya gle Musias J Walk la Y Sd JSI Sip) saga lu II 5 gloa Saw) Una KT adal ala 3 gal gs Jala 33 


Ila gas yA Ulil - ) galak Wall gesaag Ussy, 1/120 : 

Bk ga gle Sep MAN MANA Bg Sa yaa Usah oa ain ana (JOB gen yo glass MAL Lal ganda Sip) 907 say Mang Usai say Ulun 90 1 HNS 
asia Ily Ale as Jl Alaal SJ al Kngle Sl Uus Usa Ig La yAL gangle Bean Utan ga IM Hallo Ig LAI Sasa Dosa ati, USA) 
cb Uk Sell, gl lela, 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/569715186384627/ 

LINK TERKAIT : 

0890. AGIDAH : Sujud Demi Memohon Maaf 
www.fb.com/notes/3118176455077171 
www.piss-ktb.com/2012/02/1086-hukum-sujud-setelah-sholat.html?m-1 


2679. MEMPUNYAI NIATAN UNTUK KUFUR MAKA SUDAH 
MENJADI KUFUR 
PERTANYAAN : 


2 Subki Al Wafi 

Assalamualaikum warahmtullahi wabaraktuh, mohon dengan sangat pencerahnnya dari para yai. " 
seorang muslim mengatakan " saya mau jadi kafir “ di situ tidak ada seorang pun yang ada di sisi 
nya (saksi)... tapi suatu hari si muslim ini ke fikiran dia khilaf kenapa dia bisa ber bicara seperti 
itu.." pertanyaan. pertama, apakah sudah jatuh si muslim ini menjadi seorang kafir ? pertanyan 
kedua, jikalau si muslim ini sudah menjadi kafir, terus ingin menjadi mslim lagi, apa sajakah 
syarat-syarat nya ? MOHON DENGAN SANGAT DARI PARA YAI UNTUK JAWABANNYA? 
SYUKRON KASIR. WASSALAMUALAIKUM. 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikum salam.. hukum kufur sudah jatuh padanya, cara masuk islam lagi cukup baca 
syahadat, lebih jelasnya tunggu komen bawah saya.. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Tentang murtad itu banyak sebabnya, meliputi 3 bagian, ucapan, keyakinan dan perbuatn. 


Ji SAS 3 Jaco JUS, Ji PE SE KAIS 2) LAI RE Je GNI UUS 


Punya niatan untuk jadi kafir maka menjadi kafir secara otomatis seketika, ato ragu-ragu apa kafir 
atau tidak juga otomatis kafir seketika. 


Jerad on a ola Ka aj BI Ie ee HS pa Ot pel ya Ot del312/1 SA JI Jasa Jl old ola | 
Ye AKG Ulir Ye jy sye de AI ji Ola dil 

Ora parlaa UP JAS ya Lae Un ag Wa YI ek HIKS tahuan COdOLgEU Gel dng Ron 3 beats il 
Miki YI Ana JSI Dig ca Sih YAS Cdi as 3g mall al. 

Disayaratkan untuk sahnya taubatnya orang murtad mengucapkan syahadat2. tidak bisa islam Ig 
kecuali mengucap kaliat syahadat itu, sprt halnya kafir asli keuali dg itu . wajib menambah bagi 
yang kafirsebab inkar mujma' alaih yang mklum dim agama mengakui kembali apa yang ia 


ingkari , sunnah bagi setiap orang urtad aca istighfar. 
Teks ibaroh lengkapnya dalam kitab IRSYADUL IBAD : 


2gb da Kala jI Old dilay gl ad maag gl Cabang Il La nj ASI de je ISA pa Ol Hell oa OI le, 
JI pa Akang OS selasa jl ale jl also aa Ale Ju Le Sail ji talaiy jl Mery Lain jl Il AK Uas Ye y) 
Ay PUNYU dis Gaia ya Le Cia la HE LNYU Id oa ya Lin al El og NI 
iaaS Boko Amang OS) US bad) Sya! KASI 3 Liy yi Olga) aE pynny Rasaku BILAS Lely ab Layang Alang 

AI pg gap! bali al OLI ya segi Ld ing ih jl elang MUI oya pegaa Lalat Ga HUI II Gebang tm 
By Ka 0 cat0 Tina py yeni Toman yi EMS Falak gl Le BIS Lal Jp oekitana 3 Ula gl ai al jl las 
ni) (03 al Upale lnas OMA oya dal gi pama Henny dal gia ISI BLS LUNAS OLS dil ji ae ai ai 
Sam ya RS Toy p3 ol Uya pel Ugalan Sdn Jd Il ee AI Layak Kali Il tam Layag Ka 

ISA Ay Uban #lbaly CAN sad yg Bg SN CAB AS) tekad IL0) ALIS COLian) pepe LSN 
MS edi jl ate AI ay SU al Ren jl OLI lens Kal TS KEY tep) Dk Dog Ciyay Lg 
Bakar gl Fyali Gol af Uge IN ay Aetle Dadi jl ln yat Lang jl GE yP Ag Hiag ad lai AG OP UI 
SAS) ca jitu | Ol tebang Y OLS de da le Ala MLS) jl ale pelama OSIS ASI ba OS ega 

OP meal ONE 52 daku y) COLYI MAL Bj) Y 1 yui celoall Si Ana jg din dlgataly cetak IS) (SAY Hal BS onde 
SI de dl Jai Ol) cg La JI PL Aakas aI 

Subki Al Wafi ? jadi dia sudah termasuk kafir meskipun tanpa disertai saksi dan khilaf atas 
perkataan nya tadi??? terus jika dia ingn jadi muslm lagi syarat nya harus mengucapkan 2 
kalimat syahadat ? apa cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat saja tanpa di sertai saksi? 
jikalau emng harus pake saksi, saksi ini harus ada berapa, dan apa syarat-syarat si saksi 


ini? apa si saksi ini boleh anak-anak? apa harus yang sudah baligh? MOHON DENGAN 
SANGAT pencerahan na Ig dari para yai. syukron 


Tidak perlu saksi seperti dalam ibaroh diatas cukup mengucap 2 kalimat syahadat, dan betul-betul 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1439 ) 439 


akui / benarkan dalam hati bahwa tiada sesembahan / tuhan selain alloh. Perlu diperhatikan jika 
dia sudah beristri, maka harus melakukan agad nikah lagi dengan istri karena firog secara 
otomatis. 


(lai: Hasi) Ul yo LSI Ba Ka Sa Ga ea lan ea ul il 
dg aw Josall ac dclos yo HN: NN | loi Jadll 
buy (SI Ibumu yudi Jodll: SI yo Cus Ul Y Uu kas, lg AI atu Yul sda Jasa 
syg ball Ul YIS dx. 


Subki Al Wafi 2 afwan, jadi ksimpulan na jika dy ingin msuk islam lagi hnya cukup 
mengucpkan 2 kalimt syhdat dan mengakui tiada sesembah selain ALLAH sja tanpa harus 
di sertai saksi ??? syukron kasir yai atas pencerahan na. smga allah silu mmbrkan 
prlindngan serta keberkahan na kpada para yai. AAMIIIN 

Yups, sama-sama, aamiin.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/571665329522946/ 


2692. KHILAFIYYAH NABI SAW MELIHAT ALLAH SECARA 
LANGSUNG 
PERTANYAAN : 


? Lalan Mulia 
Assalamu'alaikum warohmatulloh. Apakah benar Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu Isro Mi'roj 
melihat Dzat Alloh secara langsung...??? mohon keterangannya, terima kasih atas jawaban nya... 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Jawabannya : Memang khilaf 

1. Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wasallam tidak melihat Allah 

2. Rosulullah shollla Allahu 'alaihi wa sallam melihat Allah dengan hatinya 

3. Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepala 


hari SY Iga yag LIS AA Any cal) pang Ale Alit Ji Ian Of Wikan ja IG Ge AI 0) 2 213 
Hang on aga SEA NA, el Lagi Tana 

? Ibnu Al-Ihsany 
Kalau Allah menghendaki Nabi Muhammad bisa melihat apa susahnya untuk menerima jika 
melihat dengan kedua mata. Bukankah tentang proses perjalanan isra mi'raj sendiri Allah yang 


menentukan. 


Tuh kan Allah yang menjalankan, jadi tidak ada yang tidak mungkin, jika sudah ditentukan oleh 
Allah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1440 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Saif Syah 
Jumhur ulama'-pendapat yang yang paling kuat Rasulullah melihat dzat Allah secara langsung 
dengan mata telanjang. 


2 Dewi Rosita 


YA VI Ty sela» : 

JB dil: By mma yaa 3 Aile SIB 0 ai Una dilonga Anh) 3 INI Galeoeat Jorge da (Idi LAI ls ani ll, 
LD Ga Cal Cukur ya CET EL Sad H3 Iltifalakdl Jl Gel say Ad Gang Ayat cl, Ja Urin AI AU Ras 
AI ba Sae yag ba AS SY OT € wis A3 eU laat OT ikon ya PISAH YA Slim uya 


Tentang melihat Alloh para ulama salaf berbeda pendapat dalam hal rosululloh melihat Alloh 
apakah dengan mata kepala ataukah bukan ? Sedang siti aisyah menentang/mengingkarinya.Dari 
'Amir dari masrug ia bertanya kepada siti aisyah"hai umul mukminin benarkah nabi muhammad 
melihat Alloh (yakni dalam isro) dalam keadaan jaga? Jawabnya:menjadi tegaklah bulu romanku 
mendengar pertanyaanmu itu" tiga perkara siapa menceritakannya kepadamu berarti orang itu 
berdusta barang siapa mengatakan bahwa nabi muhammad melihat Alloh berarti ia berdusta, 
kemudian ia membaca "dan tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata sedang ia melihat apa saja 
yang kelihatan, dia halus lagi maha mengetahui" 


Jby ae Hall) Jas per UI JB il Baja al ya Alia ga yaaa II US. se yag Raso Jis dolan IE ya, 
Wgsy deli ol) denellan (ey ag dag ol ih alas GI yag en pelek, Owari ja Kelasa 3 ang) & Usa luka ISU 
SI il din AI ai Setia aa al, Ja dll Gala Gal II Jana as oa Ol Gaul ga S3) ob ol ji ol) ye ALI 
Amoy JUAL Al aa ay SSUL Lnya Karl Ai Ol JB) Bj oa d2 LI Ih tea 


Dalil dari hadist tersebut telah di sebutkan:para jamaah telah berkata dengan dasar ucapan siti 
Aisyah yang terkenal itu,dari ibnu mas'ud dan yang serupa dari abu hurairoh bahwa ia berkata 
sesungguhnya jibril telah melihat dan diperselisihkan, kebanyakan ulama ahli hadist, ahli figih dan 
ahli tauhid telah menentang/mengingkari hadist ini dan menolak dia melihat di dunia.Dari ibnu 
abas bahwasanya nabi melihat Alloh dengan kedua matanya, sedang menurut riwayat 'Atho nabi 
melihat Alloh dg hatinya bahkan menurut riwayat abul Aliyah nabi melihatnya dengan mata hati 
sampai 2 x. Penuturan ibnu ishag bahwa ibnu umar di suruh menanyakan kpada ibnu abas 
tentang nabi telah melihat Alloh maka jawab ibnu abas benar beliau saw telah telah melihat 
Alloh.Dan yang terkenal dari ibnu abas bahwa rosululloh telah melihat Alloh dengan mata kepala 
sendiri, riwayat demikian lewat banyak jalan bahkan ia menegaskan:sungguh Alloh telah 
mengistimewakan nabi musa dengan bicaraNYA nabi ibrohim dengan kholilulloh dan nabi 
muhammad saw dengan melihat kepadaNYA. (Durrotun Nashihin). 


2 Ghufron Bkl 
Pada waktu isro' Rasululloh memangmelihat dzat ALLAH dengan kedua mata kepalanya. : 


(Ii Jk Y Oa yag ya ya Jl AO J3 ya sll mat Can Land La Jaa Ba JS Cg Rn Rel ca LS 
YNA GIE II IS day Gea) Geni IS Gg al 


2 Taufigurrahman Al Bughuriy 
Terlalu tinggi mas untuk memahami kesitu, cukup kita percayai dua goul dan khilafiah tersebut, 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1441) 


pengenalan allah itu di mulai dari sifat, af'al, lalu sampai pada zat, sedangkan zat yang maha suci 
tidak bisa dilihat dengan mata kita yang terbatas, sedangkan ainul yakin dan haggul yakin 
rosulullah itu berbeda dengan kita. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573433082679504/ 


2724. SEDEKAH DAN IBADAHNYA ORANG KAFIR 
Oleh: Dewi Rosita 


Orang kafir apabila masuk islam tidak di wajibkan untuk melaksanakan khodo shalat baik shalat 
wajib maupun shalat sunnat.Bahkan hukum kodonya tidak sah dan dihukumi haram.Berbeda 
dengan anak kecil dan orang gila maka keduanya sah melaksanakan kodo shalat yang tidak 
dilaksanakan sesudah tamyiz dan sewaktu gila bahkan hukumnya sunnah bagi kedua orang 
tersebut. 

Imam nawawi berkata : apakah seorang non muslim yang melakukan kebaikan seperti sedekah 
dan infag sebelum masuk islam bisa mendapatkan pahala? Imam nawawi menjawab : "menurut 
pendapat ulama ahli tahgig bahkan menurut satu hikayat telah menjadi ijma:bahwa orang kafir 
ketika melakukan kebaikan seperti sedekah dan sillaturahmi,kemudian masuk islam maka dia 
mendapatkan pahala. 

Imam ibnu hajar berkata:kemungkinan pendapat di atas di kaitkan dengan keislamanya orang kafir 
tersebut apabila dia masuk islam maka dia mendapat pahala atas amal baiknya sebelum islam 
akan tetapi apabila tidak masuk islam maka dia tidak mendapat pahala. 

Imam romli ditanya:apakah orang kafir bisa mendapat pahala atas ibadah yang tidak 
membutuhkan niat seperti sedekah,hadiah dan hibah. 

Beliau menjawab:"ya, Alloh akan meringankan siksanya diakhirat nanti selain dari dosa 
kekafirannya,sebagaimana keringanan siksg yang di terima abu lahab setiap hari senin karena dia 
merasa gembira dengan lahirnya baginda rosululloh dan abu lahab memerdekakan hamba 
perempuannya yang bernama tsuwaibah sewaktu hamba perempuannya tersebut memberi kabar 
kepada abu lahab tentang kelahiran baginda rosululloh. 


Kesimpulannya : 

Orang kafir bilamana menyumbangkan kekayaannya spt memberi infag untuk mesjid,madrasah, 
jembatan dsb atau memberikan hadiah kepada orang islam maka pemberian semacam itu boleh 
kita terima dan dia mendapatkan pahala berupa diringankan siksanya di dalam neraka,dan 
wagafnya tersebut sama spt wagaf orang islam. 

Ibarot : 

- Bujairomi jilid 1 hal 360. : 


PUYI Ale Sb Ji gita dala SINI Sg JEDA J3 Gal linda ASI la Jay Gailadi de el JU 
Ipang SEL Keadilan OM dah Cake dilan Syeill OT Jai pm oil JB) Upale Kamil ekal F Aloy BeraS D3 Jaslsl di 
SIBANI Gia dis Al HR peni Oleh AAA BALAS Ai Il TUAY oi de lt Ja ea JlAAS Tai 
Ha Cre Rayi Glen pelan dal AL aa Gal BN gp Ogan Kemang MEI pa IS BB oo HALL Ole 
(Xl) ANA Ale AY yi. 


- Hasyiyah bujairomi jilid 3 hal 216 : 
JAM ya aamaak PI BIS ya ema Ale pb Jala Hy. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1442 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Nihayatul muhtaj jilid 5 hal 356 : 
O ym!) sea CP beam 3 Odia YUI 3S 33 dls Imo H3 jl Lb. 


- Gulyubi jilid 3 hal 99 : 
KL 3 ad Sig OYaone Se: JU, 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/6321777634717021 


2768. HUKUM MENGGABUNGKAN NAMA ALLAH DENGAN 
NABI MUHAMMAD DALAM SATU DHAMIR 
PERTANYAAN : 


2 Mas Bro Gan 
Assalamualaikum.... bolehkan menggabungkan Allah dan Nabi Muhammad dalam satu dhamir, 
misalnya "huma te" 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam shahih Muslim : 


0.000 - 0 OA 0 Oo R0 AG. AA. -.90. 20 0, si Pan 


SU yA pan op ga ya AP Ie op Oa 2 3 Wa YG pai gt AD Ag Gp Lagunya aa Wa 
J5 16 8 Laga ny yA Unang ga tj JP Tebang tlp A8 ha LI Ia Ka SA UN Ag sa 


Sepang AD jam yag J3. SA aa at 9 Heany dal SL gko— Ai Jaa 


Dalam Syarahnya lil Imam Annnawawi : 


BI25 026 A8 Laga yng «AA Opa db Oa kg AN ng Ae Lea Un Ol): Sh. 


0-0... 


aa Relay GA JG (EPA dag Al am ag Ty di Ha at: Dang la ajaa di Ipa J5 
be At iko IE pe BA Cai JNU SAY APA ai ata yp Sab de KU: salad 


. 8 2 Be. 


cmn pay Coat (da La: JA ob alah di Al USAH Ya U) : PU esa 4 (pe 
ang ada di Lo di Iya Aom HA ig sdh SG AS la bah UG Hedi 


O-- 20 0. Hao 90X Se ng. 2, Ban 2... 


Lngual Last 19 53 A8 sena LA Jin Of Lab Jnad adi JB UT «rai UUS Last La Ie | DI 


AN aa 
0 2.9 


oa er MN tan CA daya 3 Ang ale dit Ko dis Clay ale dit Io dit Iyan (US apa 
sai 


SP das las Sl Alah Jl OA DS Aa J3 LSG S5 pai ja Ul das las Gal U Lala meal Uh 
IA AN Ga Sah Gl 2 mna ah 36 dor ep lah. Ga BU NI ab GI 

AAA ja ga dl bgi Mika mia di an aa kat pln la dit Ula adi Jaga) Gale 
SN nan ban us al aan eU Da ai, gali GG lai 0d Jaan 


2.38 3.33 0 10 


LN Dany Sa Sar Ul bagan ang Ang hid ah ya pa oa 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1443 ) 443 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam, sepakat tidak boleh. Ada sebuah hadis menerangkan, suatu hari ada lelaki 
yang berkhutbah disamping Rosululloh SAW , lelaki itu berkata : "Barang siapa taat pada Alloh 
dan Rosulnya maka ia dapat petunjuk dan barang siapa yang durhaka pada keduanya maka ia 
dalam jalan kesesatan." 

Lalu Rosululloh SAW bersabda : "Seburuk-buruknya khotib adalah dirimu ,berucaplah barang 
siapa durhaka pada Allah dan Rosulnya maka ia dalam jalan kesesatan." 


ASI ag Abad Ag Sita SI oral (31 216) 


6O19-— KI PN EL ID ga aj PAP ai ap Ana Ja af aa BL dl as pl Usa 
Dak aka Pte paaa ip Nenen ana 


Oya as sebag de ge ip 3 HA bah Bb diy: 3 sale, 


tanin MAN Para . Ie 38 c. 9 001 0 LA. Oo. 


SPA Say AI yan Lag dio Li Jaa SS) Sh san Msi aa Sapa UI yan og Ji il». 


0. O-. -09. 


GI OP ajh kai Il 2 Ka 2P meal Helm ly) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/646306575392154/ 


2171. SIAPAKAH IBLIS SEBENARNYA ? 
PERTANYAAN : 


2 Chafaney Racer 
Apakah bener iblis (izazea) itu guru nya para malaikat selama 40 tahun..? 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 

Nama Iblis dalam bahasa Suryani adalah 'Azazil, sedangkan dalam bahasa Arab namanya al- 
Harits. Mengenai apakah Iblis termasuk bangsa malaikat atau jin maka terdapat dua pandangan. 
Dulunya Iblis adalah pemimpin para malaikat di langit dunia, dan paling pandai. 


Ae datuall 1 YES oa AAN Ala : 
3 Usa) Wa X3 Is SU Jala AU MISA hy LY CI Kara Nk) 3 Agan! 8 AU Way Slal kakao gl Ie Wouba sacU Ma Maga Ea) 
AU IL LISA asi yaa sad san | Ws aja) Ibal) Su lal ya AMI as) BLK 90 nga | La Ilirale AS aalsl (1) ld Tana ML USA Jua 90 latin 
bala AA, 
BU bay sama ga lay Saka ganaleA ag Unamld gang ay Wars IS) 71 Slop balas Yaya ULSUSA ale Wati, 3 hg calos SL 
san 3 53 (2) 
(1) Sle Au Wi olax5 1295 / 1 AJ Waga s1 Io belas d3 UN BEJ Un Ao Yo ag id Lay ILUSA, ge lay Sahat WA SIU Yiyya 
ANISA Urale Udit sSlu JA sallaligl galak IY pas lu sar ii ULADUSA lniglal 3S Ma cilak jSL aan guy sal aguy Ulale jIY ad js 
Iisa JAMI SBL godaad, 
(2) Sl lusa alba pa 2 ja sala yA Wal 5 


2 Sunde Pati 
Kitab badai iz zuhur hal .37 karya syeh Jalaluddin Assuyuthi : 


Lb) ASGUI SIB Rail y Cell ya Iga VI pg (Old bai La LET a0a geo Ad AT ya gd data ya Mag JUE 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1444 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LSG pa Ngukomang OT AGV al Sl Al Ol POSE Sd diy (Gudeg Aailos (IAIN UT Ilas dl Jlih La Jul Uile cake Ja 
Ibe A O Pose ale Mad al Ilgka O gp FA ASIN & Jl Jalal Jaan & Jalar Amma ya di 

di yee Ul yaalit JUS (Gakat Ciee U Jaman OT Ekaia Loyal Ulas AI JUS 3 pemudi Uya getaly JB P3 S yamadk Gaal al 
knaall Ulin gle Galas oya Cake Aa Ulas Al Jas MALE Ol J3 Dag Lao Wake (SAI Ul) Ole ya #iil23 JU Uya tile 
Dgn pa Il Gobis yo SUS Aas galah JUS Ll CR) Lin peigor OVAL pada Layan an) oya PA Salad Jadi 
sama ya niy SJ La ASIAN JUS OS Jajlas art OS) Lawry UUlend jang diklor pai SUS diah at oa Wil JB 
ve Si AN ha) oya ale MY Gale Gary Woles Ani | dilanang YK Ska WS) ld Sy VI II, 


Wahhab bin munabbih berkata : "Pertama kali yang mengumandangkan salam adalah nabi adam 
dan di sebagian kabar ada keterangan, tidaklah suatu kaum yang mengumandangkan salam 
kecuali mereka selamat dari siksa. 


Setelah itu malaikat bertanya, ya TUHAN kami apakah engkau menciptakan mahluk yang lebih 
mulia dari pada kami ? ALLOH menjawab, akulah yang menciptakannya lewat tanganku sendiri 
dan aku berucap, wujudlah, maka dia jadi wujud. 


Setelah itu ALLOH perintah pada para malaikat untuk sujud pada adam,dan yang pertama sujud 
adalah jibril, lalu mikail,lalu isrofil lalu izroil kemudian para malaikat mugorrobin sholawatulloh 
wasalamuhu ajma'in. Kemudian ALLOH perintah pada iblis untuk sujud pada nabi adam tapi iblis 
membangkang dan enggan untuk bersujud. 


ALLOH berfirman : " apa yang membuatmu tidak mau bersujud pada mahluk yang aku ciptakan 
lewat tanganku sendiri?" 

Iblis menjawab : "aku lebih mulia dari padanya,engkau menciptakanku dari api sedangkan ia 
engkau ciptakan dari tanah,dan AKU telah beribadah kepadamu dulu dari masa yang sangat lama 
sebelum ia engkau ciptakan." 

ALLOH menjawab : "Dari dahulu aku telah mengetahui bahwa kamu akan durhaka padaku maka 
semua ibadah yang kamu lakukan tidak akan bermanfaat,mulai sekarang keluarlah dari rahmatku, 
sungguh aku akan memenuhi isi neraka jahannam darimu dan semua pengikutmu." 

Setelah itu iblis berkata : " ya TUHAN tunggulah saya sampai hari kebangkitan." 

ALLOH berfirman : "Sungguh kamu tergolong orang-orang yang menunggu." 


Setelah kejadian itu iblis wujudnya berubah menjadi syetan yang terkutuk,nama asli iblis adalah 
"azazil" yang jadi pembesar para malaikat,tiada suatu tempat dilangit maupun dibumi kecuali disitu 
ia melakukan sujud ibadah pada ALLOH,tapi karena durhaka maka semua ibadahnya menjadi sia- 
sia , dinamakan iblis karena ia telah ablas/bablas/ambles/putus dari rahmat ALLOH. Wallaahu 
A'lam. 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/457841714238642/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/625609450795200/ 


2783. MENGHADIAHKAN ATAU SEDEKAH PAHALA PADA 
ORANG LAIN 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1445 ) 


Bisakah pahala disedekahkan / dibagikan ke orang lain ? mohon--dalilnya...IBaidlowij 
JAWABAN : 


Pahala amal yang dihadiahkan pada orang lain baik masih hidup atau sudah mati maka pahala 
tersebut sampai pada yang bersangkutan. : 


Gasa el yaa yi La al Leela Cl Jang ON dala Joel ll JP dunk Jaa oya" Jia aan Led CI 3 3 
9 lekas Of p jas Bao AI Ganas Ot aU SI Sant de La jae il ye AU 0 candi Tea LINI al al 
YUI 1 ye akad alay) lb UR yel aa Gak Ol aka LP yorl Jika Ad 4 Lah La pel OB rakuna US ISI all, 

Si pemberi / orang yang bersedegah juga mendapat pahala seperti pahala yang didapat oleh 


orang yang dihadiahi dengan tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya orang yang 
menghadiahi : 


Lir dy Lah Un pel OB Oyalana LIS IS) Araly 33 lalat Op jai Bau d Gakan Of B3) (Abi Ie Lae url os 
Yo 1 ye la alay) LA UR) porl ya gada Ol au LA yel 


Orang yang bersedegah mendapat pahala karen berbuat baik bukan pahala sedegahnya. : 


Me2 La Ala IIS, Ai de Y al Dl Gunadi Ol Garasi! ya WS Lela ae Saka UP yudi Juas Raka ea 
Yr to pall leh Als dls old 


Dalam kitab Gomi'uth Tughyan disebutkan : 


WA Lalat OI Bak Seras OLS IP oat de La" el y la Al elo JB j3 YA OLYI on Raglan de Olaldl aU 


tadi UP) gor ya yak Op ya UR yani Jia SO 3 La pel ar OK Crakuma US ISI" 


Barang siapa yang berkeinginan untk bersedekah untk ke-2 orang tuanya apa bila orang tuanya 
muslim, maka pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Dan untuk dirinya sendiri akan mendapat 
pahala sepadan tanpa terkurangi sedikitpun dari pahala orang tuanya. 


AI aya Telp Ad Sy Rem adl AL AS WAy Ang OLI IP Fa ya" elu y dala AI ale AI Sya JB 3" 


Barang siapa yang berhaji untuk orang tuanya setelah mereka wafat maka Allah akan mencatat 
untk orang tuanya pahala haji dan Allah akan mencatat untuknya terbebas dari api neraka. 


Kalo malas ngeklik ini aku tongolin sebagian : Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi Ala shahih 
Muslim Juz 1 hal 90 menjelaskan: 


su Johday sllayA Alina 9 aigaal Bl Usa Ara Us Ular gain gl AN ANA any Uarlayy A23 

klu gl hal da ii, Mawals lu 9 Kemang) Kal 9 yag Ius 1g Ussy Wildan 5 3 Sila Umi gs ey mna 
(bat HSD, AI 1 kban3 Y alSSA H1 La AA 5 gl Ag 9 8D Ja Haaal sabit AI KAU Tia ya ISI 
gili slasale IYA SD Uialn Ula 3Y Za ag cl shal ka X3 sila ga dada Lila, gamalan ) Ielale ka Y 
ama 5 glael Wes Kla IY ISI Slip Hua ga gan ol Uas Sena oa ala Ig ary ay Us, 3 A4 3 el) 
naas site la aU. shal 8 )e8 Ka ly Wari 9) ay HM Litar, ka Y mad SA glagl Woo Iban UI ng ia 
IC ba mad Aglagl Ws Ulan3 98 male ag Halale Us 4 ea Is War 5 gl Aa kalah ag) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1446 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ka X3 sia ga 9Ma)le8 sea) SI RA (ag kh ox Bg Ale agya sela 3) Y by sa) Lay Ary AI 
Lal sebel (NS Iu Anal cal sa OI lata Ual ps coy olale ay ls pal slwml da Ola yA Liga BY 
ang D8 cry Ular GL Udige bag sn sn UII ay man ay AHA MA ay laa sa guy aa Dal 

Watt yoy ds Sila Wilinal ) UEA ASI GT Wiala Lag samsan Us g05 ag Jail Bu Sila Uigda Y yaaa 
Iu alana 21 SJ DS san say Jual SJ Ap JA Sal galilga Utk mel, Udcte gilunaid gllagu Alis Sa 
AYakde gali Wil, ya glaid d3J WA Salla gley daya Diaaly NY cal angs 383 Wina DLM ola gaada II 
ak bay Tap Lilo enak NY sy SA TR al yA Ig ola atita Mg ja (JUm sae 3 Ha 


Barangsiapa yang ingin berbakti pada ayah ibunya maka ia boleh bersedekah atas nama mereka 
(kirim amal sedekah untuk mereka), dan sungguh pahala shadagah itu sampai pada mayyit dan 
akan membawa manfaat atasnya tanpa ada ikhtilaf di antara muslimin, inilah pendapat terbaik, 
mengenai apa apa yang diceritakan pimpinan @adhiy Abul Hasan Almawardiy Albashriy Alfagiihi 
Assyafii mengenai ucapan beberapa Ahli Bicara (semacam orang-orang yang hanya bisa bicara 
tanpa ilmu) bahwa mayyit setelah wafatnya tak bisa menerima pahala, maka pemahaman ini Batil 
secara jelas dan kesalahan yang diperbuat oleh mereka yang mengingkari nash nash dari Algur'an 
dan Alhadits dan Ijma ummat ini, maka tak perlu ditolelir dan tak perlu diperdulikan. 


Lead Lag WII oya Al CI SSS Asih Is Gaduo ad al allah Hi ga dini yoo Jasa Op HE YG di 
Cb kta YI IAI IP el II Taka ly RJ ya Gore — JL lal G2) Jal leo uya sy Jt de Jera dl Ol, 
: td! ola) 
Kenapa orang muslim yang meniggal wajib disholati ? kalo sholat mayyit itu tak memberi manfaat, 
ada apa disholati, kubur saja seperti sapi mati. firman Allah : 
OLYU Uya Gel Lil YI be, UI ASI Lah 
Dalam kitab i'anah disebutkan : 
Oedleli ate) (1/ 24) 
dgan gl Rorly Jadi Sole JS Kaali Jang Sai adi IE, 
Almuhib attobarri berkata semua amal kebajikan / ibadah yang dilakukan entah wajib maupun 
sunnah maka hal itu bisa mengaliri pada mayit : 
ca II AI Srog 
LOLA Beli gl, slow ji, ts Bian LP oa JI Jan Ja Gl) 
da HAJI Oli Gang aa Jd LI Op 3 Agikesly UYA Bakal Ol, elo SY, ala (Op). 
Sos ALYI ata, Ja V1 0) SIN, Salad Ju, 


MUJAWMIBB : 


Ghufron Bkl, Guad Core, Sunde Pati, Suhail Ah, Syukron Ghoiru Kasyaf Sarah Evanie, Ust.Abdur 
Rahman Assyafi'i. 


LINK : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/622043447818467 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1447 ) 447 


3014. APAKAH SEKALI TAHLILAN UNTUK 2 AHLI KUBUR 
MENDAPAT PAHALA SEMUA ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, orang yang menghadiahkan al fatihah 1 x baca kepada ahli kubur . apakah ahli 
kubur mendapat kan pahala 1 bacaan al fatihah sempurna atau dibagi dengan si pembaca ? 
karena pertanyaan di atas sudah terjawab maka saya edit untuk tambahan. Deskripsi : Dalam 1 
keluarga kakek dan nenek meninggal hanya berselang seminggu, maka pada saat tahlilan 
digabungkan untuk kedua nya two in one gitu. untuk menghemat biaya. Pertanyaan apakah doa 
nya dibagi ke 2 ahli kubur atau bagaimana ?. | Zanzanti Yanti Andeslo | 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaykum salam. Bacaan satu kali fatihah untuk dua orang menurut Imam Ibnu Hajar, keduanya 
sama-sama mendapat pahala bacaan fatihah secara sempurna : 


Ce Oya Pa ol Se DLS Us Jia ptin JSI Jus jl ennaka yed Lela US coat 3 ABI D8 Bit ya Jeng 1 3UtU 
AV By 3 gek! Aa LS AI Ran) Lag GUI yag JL 


2 Slamet Zaeni 
@oola Al imam Robbaani goddasa sirrohu anna man nawaa hibati tsawaabi girooatil gur'an au 
sholatin au shodagotin ila ruuhi syahshin min amwaati wain asyroka ma'ahu wa adkhola fi niyyatihi 
a'thollohu ta'ala kulla waahidin min arwaahihim tsawaaban kaamilan. Min ghoiri an yangussho 
tsawaaba dzaalikassyahshi almunaawa lahu, ligoulihi ta'ala "INNA ROBBAKA WAASI'UL 
MAGHFIROH" 


2 Hariz Jaya 

Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan pengikutnya dan sebagian 
ulama' dan kelompok sebagian shahabat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang menyebutkan bahwa ini 
merupakan pendapat jumhur, bahwasannya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia 
yang diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah akan 
bermanfaat (sampai) bagi orang yang telah meninggal tersebut. Sesungguhnya setelah 
membabaca al-guran maka bacalah ALLAAHUMMA AUSHIL TSAWAABA ILAA........... 
(sebutkan nama mayit tersebut), apabila untuk ummat islam seluruhnya, ILAA KAUM MUSLIMIN 
WAL MUSLIMAT WAL MUKMININ WAL MUKMINAT MAA @ARA'TAHU. 


Lihat Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 15 Halaman 522 : 
Ay Jaogt el #el AI ag Jia Of Oei ejaan dil Il LAI Ola ya Aang lah! uya dolan Ja 3 aan Un) 
CAN ae el AP Unas oa II Jane VITA TO SP oi Sy ol let Aly cal L. 


Yang melarang ada hujjahnya yang membolehkan juga ada hujjahnya jadi kita hanya memilih 
mana yang di yakini gitu aja..... kesimpulannya bahwa dikalangan ulama' ada khilaf dalam hal ini 
maka janganlah merebut mana yang paling benar..... kita cuman tinggal mengikuti apa yang kita 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


3 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan do'a memberikan manfaat bagi mayyit, sedangkan do'a yang mengiringi pembacaan al- 
Aur'an lebih dekat di ijabah 


dr DA Bel Uas yag cal ia elo, 


Apabila telah tsabit bahwa surah al-Fatihah ketika di tujukan (diniatkan) manfaatnya oleh si 
pembaca bisa bermanfaat bagi orang yang terkena sengatan, sedangkan Nabi shallallahu “alayhi 
wa Sallam tagrir atas kejadian tersebut dengan bersabda : “Dari mana engkau tahu bahwa surah 
al-Fatihah adalah rugiyyah ?”, jika bermanfaat bagi orang hidup dengan menggashadkannya 
(meniatkannya) maka kemanfaatan bagi mayyit dengan hal tersebut lebih utama. Lihat Kitab 
Mughni Muhtaj Juz 3 Halaman 70 : 


Alay Og pas Gl oily AI Clay PAI at Gaal Sani ay LAI al pit le ya Kelas kene DI AYI 
HA Ana NOTA aan Ol belia YU pl dala Jo GAN, KI JB Uyanon dl Ai pd Lion O pakai OT) Lay Geli Jas 
Lag Ag poly dala AI ae cai ol y Atadi & yAlM padi 215 JURI LG Anh UAN Of nj SI Andi Ah ya La Ini, al 

ol dal US ea ii OS anaiIU AI mai Isl A3) UT Wap 


2 Opick Syahreza 
Cukup ketika mendoa si mayitnya disebut kalau laki-laki "ila ruhi almarhum". . kalau peremuan "illa 
ruhii al marhumah" ,baca al,gur,an bila si goori meniatkan pahala baca al gur,an itu untuk si 
mayait.. maka pahala,y sampai ke mayit...dan niatkan satu2 yang pertama buwat kake yg ke 2 
buat nenek. maka pahalanya yasiilu ( sampai ). Ibarot i'anatu thalibin (3/258 : 
(Sei Un gl Wiikal polo NY ade seal jae jl no Iaalil mn 3 olagh Maps lali jledan Um, gep san lo Uks Jala 
Uta al YasinUs | an Us yu JSI ian yA At Wan Aint el Tej snake Lagy Malaka Adaa Uks IA ana Ul 5 glenn kaga Wrdlah Lay 
DI DSe gl) sae olebe sem yal, lo 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/705075842848560/ 
www.fb.com/notes/747463015276509 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2011/11/641-makalah-sedekah-dengan-membaca-al.html?m-1 


2789. Pemahaman O@adha Dan @adhar Yang Benar 


( Bagian I | Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Gadla Dan @adar Allah (Dasar Sangat Penting, 
Jangan Lewatkan) 


Definisi Gadla Dan Gadar 


Iman kepada Gadla dan Gadar adalah termasuk pokok-pokok iman yang enam (Ushil al-iman as- 
Sittah) yang wajib kita percayai sepenuhnya. Belakangan ini telah timbul beberapa orang atau 
beberapa kelompok yang mengingkari Gadla dan @adar dan berusaha mengaburkannya, baik 
melalui tulisan-tulisan, maupun di bangku-bangku kuliah. Tentang kewajiban iman kepada Gadla 
dan Gadar, dalam sebuah hadits shahih Rasulullah bersabda: 


wa o- Pad 20X 8 3. 38 ay ..oN . 010 4 9 
(ema ly) Sby 073 JATI yag Alang MS) Ay dk yag Ol Ola! 


“Iman ialah engkau percaya kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul- 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1449 ) 


Nya, hari akhir, dan engkau percaya kepada Gadar Allah, yang baik maupun yang buruk”. (HR. 
Muslim). 


Al-Gadia maknanya al-Khalg, artinya penciptaan, dan al-Gadar maknanya at-Tadbir, artinya 
ketentuan. Secara istilah al-@adar artinya ketentuan Allah atas segala sesuatu sesuai dengan 
pengetahuan (al-'Ilm) dan kehendak-Nya (al-Masyi-ah) yang Azali (tidak bermula), di mana 
sesuatu tersebut kemudian terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dikehendaki oleh-Nya 
terhadap kejadiannya. 


Penggunaan kata “al-Gadar” terbagi kepada dua bagian: 


Pertama, Kata al-Gadar bisa bermaksud bagi sifat “Tagdir” Allah, yaitu sifat menentukannya Allah 
terhadap segala sesuatu yang ia kehendakinya. al-Gadar dalam pengertian sifat “Tagdir” Allah ini 
tidak boleh kita sifati dengan keburukan dan kejelekan, karena sifat menentukan Allah terhadap 
segala sesuatu bukan suatu keburukan atau kejelekan, tetapi sifat menentukannya Allah terhadap 
segala sesuatu yang Ia kehendakinya adalah sifat yang baik dan sempurna, sebagaimana sifat- 
sifat Allah lainnya. Sifat-sifat Allah tersebut tidak boleh dikatakan buruk, kurang, atau sifat-sifat 
jelek lainnya. 


Kedua: Kata al-Gadar dapat bermaksud bagi segala sesuatu yang terjadi pada makhluk, atau 
disebut dengan al-Magdir. Al-@adar dalam pengertian al-Magdiir ini ialah mencakup segala 
apapun yang terjadi pada seluruh makhluk ini: dari keburukan dan kebaikan, kesalehan dan 
kejahatan, keimanan dan kekufuran, ketaatan dan kemaksiatan, dan lain-lain. Dalam makna yang 
kedua inilah yang dimaksud oleh hadits Jibril di atas, “Wa Tu-mina Bi al-Gadar, Khayrih Wa 
Syarrih”. Al-Gadar dalam hadits ini adalah dalam pengertian al-Magdir. 


Pemisahan makna antara sifat Tagdir Allah dengan al-Magdiir adalah sebuah keharusan. Hal ini 
karena sesuatu yang disifati dengan baik dan buruk, atau baik dan jahat, adalah hanya sesuatu 
yang ada pada makhluk saja. Artinya, siapa yang melakukan kebaikan maka perbuatannya 
tersebut disebut “baik”, dan siapa yang melakukan keburukan maka perbuatannya tersebut 
disebut “buruk”, dengan demikian penyebutan kata “baik” dan "buruk" seperti ini hanya berlaku 
pada makhluk saja. Adapun sifat Tagdir Allah, yaitu sifat menentukan Allah terhadap segala 
sesuatu yang Ia kehendakinya, maka sifat-Nya ini tidak boleh dikatakan buruk. Sifat Tagdir Allah 
ini, sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain, adalah sifat yang baik dan sempurna, tidak boleh 
dikatakan buruk atau jahat. Dengan demikian, bila seorang hamba melakukan keburukan, maka 
itu adalah perbuatan dan sifat yang buruk dari hamba itu sendiri. Adapun Tagdir Allah terhadap 
keburukan yang terjadi pada hamba itu bukan berarti bahwa Allah menyukai dan memerintahkan 
hamba itu kepada keburukan tersebut. Demikian pula, ketika kita katakan: Allah yang menciptakan 
kejahatan, bukan berarti bahwa Allah itu jahat. Inilah yang dimaksud bahwa kehendak Allah 
meliputi segala perbuatan hamba, terhadap yang baik maupun yang buruk. 


Segala perbuatan yang terjadi pada alam ini, baik kekufuran dan keimanan, ketaatan dan 
kemaksiatan, dan berbagai hal lainnya, semunya terjadi dengan kehendak dan dengan penciptaan 
Allah. Hal ini menunjukan akan kesempurnaan Allah, serta menunjukan akan keluasan dan 
ketercakupan kekuasaan dan kehendak-Nya atas segala sesuatu. Karena apa bila pada makhluk 
ini ada sesuatu yang terjadi yang tidak dikehendaki kejadiannya oleh Allah, maka berarti hal itu 
menafikan sifat ketuhanan-Nya, karena dengan demikian berarti kehendak Allah dikalahkan.oleh 
kehendak makhluk-Nya. Tentu, ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Karena itu dalam sebuah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1450 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadits, Rasulullah bersabda: 
Oa toa) Sa Lai dh S5 M3 


“Apa yang dikehendaki oleh Allah -akan kejadiannya- pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehandaki 
oleh-Nya maka tidak akan pernah terjadi”. (HR. Abu Dawud). 


Dengan demikian segala apapun yang dikehendaki oleh Allah terhadap kejadiannya maka semua 
itu pasti terjadi. Karena bila ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak-Nya, maka hal itu 
menunjukkan akan kelemahan, padahal sifat lemah itu mustahil bagi Allah. Bukankah Allah maha 
kuasa?! Maka di antara bukti kekuasaannya adalah bahwa segala sesuatu yang dikehendaki-Nya 
pasti terlaksana. Oleh karena itu, dari sudut pandang syara' dan akal, terjadinya segala sesuatu 
yang dikehendaki oleh Allah akan kejadiannya adalah perkara yang wajib adanya. Dalam hal ini 
Allah berfirman: 


(21 senang apl le IA, 


“Allah maha mengalahkan (menang) di atas segala urusann-Nya”. (Artinya, segala sesuatu yang 
dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, tidak ada siapapun yang menghalangi-Nya”. (AS. Yusuf: 
21). 


Allah menghendaki orang-orang mukmin dengan ikhtiar mereka untuk beriman kepada-Nya, maka 
mereka menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah menghendaki orang-orang kafir dengan 
ikhtiar mereka untuk kufur kepada-Nya, maka mereka semua menjadi orang-orang yang kafir. 
Seandainya Allah berkehendak semua makhluk-Nya beriman kepada-Nya, maka mereka semua 
pasti beriman kepada-Nya. Allah berfirman: 


B2 0283 og La n.ngy 2. Bo. 2 90. 
ID AR) lema AS NI Sa Un el 


“Dan seandainya Tuhanmu (Wahai Muhammad) berkehendak, niscaya seluruh yang ada di bumi 
ini akan beriman”. (AS. Yunus: 99). 


Tetapi Allah tidak menghendaki semuanya beriman kepada-Nya. Namun demikian Allah 
memerintah mereka semua untuk beriman kepada-Nya. Maka di sini harus dipahami, bahwa 
“kehendak Allah” dan “perintah Allah” adalah dua hal berbeda. Tidak segala sesuatu yang 
dikehendaki oleh Allah adalah sesuatu yang diperintah oleh-Nya, dan tidak segala sesuatu yang 
diperintah oleh Allah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya. 


Perkataan sebagian orang “Segala sesuatu adalah atas perintah Allah”, atau “Banyak sekali 
perbuatan kita yang tidak dikehendaki oleh Allah (ia bermaksud kemaksiatan-kemaksiatan)”, 
adalah perkataan yang salah, karena Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan 
maksiat atau kekufuran. Benar, kejadian kemasiatan atau kekufuran tersebut adalah dengan 
kehendak Allah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Dengan demikian perkataan yang 
benar ialah: “Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah dengan kehendak Allah, dengan 
Tagdir-Nya dan dengan Ilmu-Nya. Kebaikan terjadi dengan kehendak Allah, dengan Tagdir-Nya, 
dengan Ilmu-Nya, serta kebaikan ini juga dengan perintah-Nya, Mahabbah-Nya, dan dengan 
keridlaan-Nya. Sementara keburukan terjadi dengan kehendak Allah, dengan Tagdir-Nya, dan 
dengan Ilmu-Nya, tapi tidak dengan perintah-Nya, tidak dengan Mahabbah-Nya, dan tidak dengan 
keridiaan-Nya”. Artinya keburukan, kejahatan, atau kemaksiatan tidak disukai dan tidak diridlai 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1451) 


oleh Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, akan tetapi tidak 
semuanya dengan perintah Allah. 


Di antara bukti yang menunjukan bahwa perintah Allah berbeda dengan kehendak-Nya adalah apa 
yang terjadi dengan Nabi Ibrahim. Beliau diberi wahyu lewat mimpi untuk menyembelih putranya: 
Nabi Isma'il. Hal ini merupakan perintah dari Allah atas Nabi Ibrahim. Kemudian saat Nabi Ibrahim 
hendak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ini, bahkan telah meletakan pisau yang 
sangat tajam dan menggerak-gerakannya di atas leher Nabi Isma'il, namun Allah tidak 
berkehendak terjadinya sembelihan terhadap Nabi Isma'il tersebut. Kemudian Allah mengganti 
Nabi Isma'il dengan seekor domba yang bawa oleh Malaikat Jibril dari surga. Peristiwa ini 
menunjukan perbedaan yang sangat nyata antara "perintah Allah” dan "kehendak-Nya”. 


Contoh lainnya, Allah memerintah kepada seluruh hamba-hamba-Nya untuk beribadah kepada- 
Nya, akan tetapi Allah berkehendak tidak semua hamba tersebut beribadah kepada-Nya. 
Karenanya, ada sebagian mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang 
beriman, dan ada sebagian lainnya yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang kafir. Allah 
berfirman: 


(56 EM Oak VI SY pad ola Uh 


“Dan tidaklah Aku (Allah) ciptakan manusia dan jin melainkan Aku “perintahkan” mereka untuk 
menyembah-Ku”. (AS. adz-Dzariyat: 56). 


na.» an 


Makna firman Allah “Illa Li-Ya'budin” dalam ayat ini artinya “Illa Li-Amurahum Bi “Ibadati”, artinya 
bahwa Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain ialah untuk Dia perintah mereka agar 
beribadah kepada-Nya. Makna ayat ini bukan “Aku (Allah) ciptakan manusia dan jin melainkan aku 
berkehendak pada mereka untuk menyembah-Ku”. Karena jika diartikan bahwa Allah berkehendak 
dari seluruh manusia dan jin untuk beriman atau beribadah kepada-Nya, maka berarti kehendak 
Allah dikalahkan oleh kehendak orang-orang kafir, karena pada kenyataannya tidak semua hamba 
beriman dan beribadah kepada Allah, tapi ada di antara mereka yang kafir dan menyembah selain 
Allah. Tentunya mustahil jika kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak makhluk-makhluk-Nya 
sendiri. 


Ketentuan Allah Tidak Berubah 


Di atas telah dijelaskan bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apa bila Allah 
menghendaki sesuatu akan terjadi pada seorang hamba-Nya, maka pasti sesuatu itu akan 
menimpanya, sekalipun orang tersebut bersedekah, berdoa, bersilaturrahim, dan berbuat baik 
kepada sanak kerabatnya: kepada ibunya, dan saudara-saudaranya, atau lainnya. Artinya, apa 
yang telah ditentukan oleh Allah tidak dapat dirubah oleh amalan-amalan kebaikan bentuk apapun. 
Adapun hadits Rasulullah yang berbunyi: 


(sala Ag) Aleall Y) Sh sai SY 
“Tidak ada sesuatu yang dapat menolak Gadla kecuali doa” (HR. at-Tirmidzi). 


Yang dimaksud dengan @adla di dalam hadits ini adalah @adla Mu'allag. Di sini harus kita ketahui 
bahwa Gadla terbagi kepada dua bagian: @adla Mubrab dan G@adla Mu'allag. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1452 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pertama: Gadla Mubram, ialah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah. 
Ketentuan ini hanya ada pada Ilmu Allah, tidak ada siapapun yang mengetahuinya selain Allah 
sendiri, seperti ketentuan mati dalam keadaan kufur (asy-Syagawah), dan mati dalam keadaan 
beriman (as-Sa'adah), ketentuan dalam dua hal ini tidak berubah. Seorang yang telah ditentukan 
oleh Allah baginya mati dalam keadaan beriman maka itulah yang akan terjadi baginya, tidak akan 
pernah berubah. Sebaliknya, seorang yang telah ditentukan oleh Allah baginya mati dalam 
keadaan kufur maka pasti itulah pula yang akan terjadi pada dirinya, tidak ada siapapun, dan tidak 
ada perbuatan apapun yang dapat merubahnya. Allah berfirman: 


(IS: Jan) lb Uya Say Sa uya Us 


“Allah menyesatkan terhadap orang yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang 
yang Dia kehendaki”. (AS. an-Nahl: 93). 


Kedua: Gadla Mu'allag, yaitu ketentuan Allah yang berada pada lambaran-lembaran para 
Malaikat, yang telah mereka kutip dari al-Lauh al-Mahfuzh, seperti si fulan apa bila ia berdoa maka 
ia akan berumur seratus tahun, atau akan mendapat rizki yang luas, atau akan mendapatkan 
kesehatan, dan seterusnya. Namun, misalkan si fulan ini tidak mau berdoa, atau tidak mau 
bersillaturrahim, maka umurnya hanya enam puluh tahun, ia tidak akan mendapatkan rizki yang 
luas, dan tidak akan mendapatkan kesehatan. Inilah yang dimaksud dengan Gadla Mu'allag atau 
@adar Mu'allag, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang berada pada lebaran-lembaran para 
Malaikat. 


Dari uraian ini dapat dipahami bahwa doa tidak dapat merubah ketentuan (Tagdir) Allah yang 
Azali yang merupakan sifat-Nya, karena mustahil sifat Allah bergantung kepada perbuatan- 
perbuatan atau doa-doa hamba-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, 
tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dari-Nya, dan Allah maha mengetahui perbuatan 
manakah yang akan dipilih oleh si fulan dan apa yang akan terjadi padanya sesuai yang telah 
tertulis di al-Lauh al-Mahfuzh. Namun demikian doa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah 
atas para hamba-Nya. Dalam al-Gur'an Allah berfirman: 


- 0. @- 0 40. “9 -0- Pan nd (3 ..90. “ - . ». - 2 0g 2. 
(186 381 Dki mel ya Irina Id Ini OLES B3) II yes at ad GP Ge ente LI, 


“Dan jika hamba-hamba-ku bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang Aku, maka 
sesungguhnya Aku dekat (bukan dalam pengertian jarak), Aku kabulkan permohonan orang yang 
berdoa jika ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memohon terkabulkan doa kepada- 
Ku dan beriman kepada-Ku, semoga mereka mendapatkan petunjuk” (AS. al-Bagarah: 186). 


Artinya bahwa seorang yang berdoa tidak akan sia-sia belaka. Ia pasti akan mendapatkan salah 
satu dari tiga kebaikan: dosa-dosanya yang diampuni, permintaannya yang dikabulkan, atau 
mendapatkan kebaikan yang disimpan baginya untuk di kemudian hari kelak. Semua dari tiga 
kebaikan ini adalah merupakan kebaikan yang sangat berharga baginya. Dengan demikian maka 
tidak mutlak bahwa setiap doa yang dipintakan oleh para hamba pasti dikabulkan oleh Allah. Akan 
tetapi ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan. Yang pasti, bahwa setiap doa 
yang dipintakan oleh seorang hamba kepada Allah adalah sebagai kebaikan bagi dirinya sendiri, 
artinya bukan sebuah kesia-siaan belaka. Dalam keadaan apapun, seorang yang berdoa paling 
tidak akan mendapatkan salah satu dari kebaikan yang telah kita sebutkan di atas. (Lebih luas 
lihat al-Adzkar an-Nawawiyyah, hlm. 353). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1453 ) 453 


(Masalah): Agidah Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah yang menciptakan kebaikan dan 
keburukan. Namun demikian ada beberapa faham yang berusaha mengaburkan kebenaran ini 
dengan mengutip beberapa ayat yang sering disalahpahami oleh mereka, di antaranya, mereka 
mengutip firman Allah: 


(26 101 jac Jley padi Bah 
“Dengan kekuasaan-Mu segala kebaikan”. (AS. Ali Imran: 26). 


Mereka berkata: “Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan kata 'al-Khayr” (kebaikan) saja, tidak 
menyebutkan asy-Syarr (keburukan). Dengan demikian maka Allah hanya menciptakan kebaikan 
saja, adapun keburukan bukan ciptaan-Nya”. 


(Jawab): Kata "asy-Syarr” (keburukan) tidak disandingkan dengan kata al-Khayr (kabaikan) dalam 
ayat di atas bukan berarti bahwa Allah bukan pencipta keburukan. Ungkapan semacam ini dalam 
istilah Ilmu Bayan (salah satu cabang Ilmu Balaghah) dinamakan dengan al-lktifa' yaitu 
meninggalkan penyebutan suatu kata karena telah diketahui padanan katanya. Contoh semacam 
ini di dalam al-@uran firman Allah: 


SL an BN KEY Ka ya BO Ya 


“Dia (Allah) menjadikan bagi kalian pakaian-pakaian yang memelihara kalian dari dari panas”. (AS. 
an-Nahl: 81). 


Yang dimaksud ayat ini adalah pakaian yang memelihara kalian dari panas, dan juga dari dingin. 
Artinya, tidak khusus memelihara dari panas saja. Demikian pula dengan pemahaman firman 
Allah: "Bi-Yadika al-Khayr” (AS. Ali Imran: 26) di atas bukan berarti Allah khusus menciptakan 
kebaikan saja, tapi yang yang dimaksud adalah menciptakan segala kebaikan dan juga segala 
keburukan. Kemudian dari pada itu, dalam ayat lain dalam al-Gur'an Allah berfirman: 


2 08) 23 IS ah 
"Dan Dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu”. (AS. al-Furgan: 2). 
Kata “Syai”, yang secara hafiyah bermakna “sesuatu” dalam ayat ini mencakup segala suatu 
apapun selain Allah. Mencakup segala benda dan semua sifat benda, termasuk segala perbuatan 


manusia, juga termasuk segala kebaikan dan segala keburukan. Artinya, segala apapun selain 
Allah adalah ciptaan Allah. Dalam ayat lain firman Allah: 


Pad a . 020 3 ta 8 0 2. 020 04 oo ag 3 
(26 201 yag Jie) eLE3 yaa LL & 3g SLS ya Uladl 5) Lali SU ebi J3 


“Katakanlah (Wahai Muhammad), Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan 
kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau 
kehendaki”. (AS. Ali Imran: 26). 


Dari makna firman Allah di atas: “Engkau (Ya Allah) berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 
kehendaki”, kita dapat pahami bahwa Allah adalah Pencipta kebaikan dan keburukan. Allah yang 
memberikan kerajaan kepada raja-raja kafir seperti Firaun, dan Allah pula yang memberikan 
kerajaan kepada raja-raja mukmin seperti Dzul @arnain. Adapun firman Allah: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1454 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


L 08. Ao 0 2 5 pun No... ag 
(T9 sekam) adi yah Ts oya Salpiag Al yah Hino ya EkeLoila 


Ayat ini bukan berarti bahwa kebaikan ciptaan Allah, sementara keburukan sebagai ciptaan 
manusia. Pemaknaan seperti ini adalah pemaknaan yang rusak dan merupakan kekufuran. Makna 
yang benar ialah, sebagaimana telah ditafsirkan oleh para ulama, bahwa kata “Hasanah” dalam 
ayat di atas artinya nikmat, sedangkan kata “Sayyi-ah” artinya musibah atau bala (bencana). 
Dengan demikian makna ayat di atas ialah: “Segala apapun dari nikmat yang kamu peroleh adalah 
berasal dari Allah, dan segala apapun dari musibah dan bencana yang menimpamu adalah 
balasan dari kesalahanmu”. Artinya, amalan buruk yang dilakukan oleh seorang manusia akan 
dibalas oleh Allah dengan musibah dan bala. 


Allah Pencipta Segala Sebab Dan Akibat 


Dalam hukum kausalitas ini ada sesuatu yang dinamakan “sebab” dan ada yang dinamakan 
“akibat”. Misalnya, obat sebagai sebab bagi akibat sembuh, api sebagai sebab bagi akibat 
kebakaran, makan sebagai sebab bagi akibat kenyang, dan lain-lain. Agidah Ahlussunnah 
menetapkan bahwa sebab-sebab dan akibat-akibat tersebut tidak berlaku dengan sendirinya. 
Artinya, setiap sebab sama sekali tidak menciptakan akibatnya masing-masing. Tapi keduanya, 
baik sebab maupun akibat, adalah ciptaan Allah dan dengan ketentuan Allah. Dengan demikian, 
obat dapat menyembuhkan sakit karena kehendak Allah, api dapat membakar karena kehendak 
Allah, dan demikian seterusnya. Segala akibat jika tidak dikehendaki oleh Allah akan kejadiannya 
maka itu semua tidak akan pernah terjadi. Dalam sebuah hadits Shahih, Rasulullah bersabda: 


(Ole pil algyy AI OS Da el el sel (S6 SIN Glaso si yli ale Ai DI 


“Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala obat dan yang menciptakan segala penyakit. Apa 
bila obat mengenai penyakit maka sembuhlah ia dengan izin Allah”. (HR. Ibn Hibban). 


Sabda Rasulullah dalam hadits ini: “... maka sembuhlah ia dengan izin Allah” adalah bukti bahwa 
obat tidak dapat memberikan kesembuhan dengan sendirinya. Fenomena ini nyata dalam 
kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melihat banyak orang dengan berbagai macam penyakit, 
ketika berobat mereka mempergunakan obat yang sama, padahal jelas penyakit mereka 
bermacam-macam, dan ternyata sebagian orang tersebut ada yang sembuh, namun sebagian 
lainnya tidak sembuh. Tentunya apa bila obat bisa memberikan kesembuhan dengan sendirinya 
maka pastilah setiap orang yang mempergunakan obat tersebut akan sembuh, namun kenyataan 
tidak demikian. Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah: “... maka akan sembuh dengan izin Allah”. 


Dengan demikian dapat kita pahami bahwa adanya obat adalah dengan kehendak Allah, demikian 
pula adanya kesembuhan sebagai akibat dari obat tersebut juga dengan kehendak dan ketentuan 
Allah, obat tidak dengan sendirinya menciptakan kesembuhan. Demikian pula dengan sebab- 
sebab lainnya, semua itu tidak menciptakan akibatnya masing-masing. Kesimpulannya, kita wajib 
berkeyakinan bahwa sebab tidak menciptakan akibat, akan tetapi Allah yang menciptakan segala 
sebab dan segala akibat. 


Firgah-Firgah Dalam Masalah Gadla Dan Gadar 


Dalam masalah @adla dan @adar umat Islam terpecah menjadi tiga golongan. Kelompok pertama 
disebut dengan golongan Jabriyyah, kedua disebut dengan golongan @adariyyah, dan ketiga 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1455) 


adalah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Golongan pertama dan golongan ke dua adalah golongan 
sesat, dan hanya golongan ke tiga yang selamat. Kelompok pertama, yaitu golongan Jabriyyah, 
berkeyakinan bahwa para hamba itu dipaksa (Majbtir) dalam segala perbuatannya, mereka 
berkeyakinan bahwa seorang hamba sama sekali tidak memiliki usaha atau ikhtiar (al-Kasab) 
dalam perbuatannya tersebut. Bagi kaum Jabriyyah, manusia laksana sehelai bulu atau kapas 
yang terbang ditiup angin, ia mengarah ke manapun angin tersebut membawanya. Keyakinan 
sesat kaum Jabriyyah ini bertentangan dengan firman Allah: 


- .290 8 - 3g -— B2 8 co... 
(293p) oral Kay AN sg af Y) ops, 


“Dan kalian tidaklah berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam”. 
(AS. at-Takwir: 29). 


Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia diberi kehendak (al-Masyi-ah) oleh 
Allah, hanya saja kehendak hamba tersebut dibawah kehendak Allah. Pemahaman ayat ini 
berbeda dengan keyakinan kaum Jabriyyah yang sama sekali menafikan Masyi'ah dari hamba. 
Bahkan dalam ayat lain secara tegas dinyatakan bahwa manusia memiliki usaha dan ikhtiar (al- 
Kasb), yaitu dalam firman Allah: 


R36 ia LS Lala ntu 


“Bagi setiap jiwa -balasan kebaikan- dari segala apa yang telah ia usahakan - dari amal baik-, dan 
atas setiap jiwa -balasan keburukan- dari segala apa yang ia usahakan -dari amal buruk-”. (AS. al- 
Bagarah: 286). 


Kebalikan dari golongan Jabriyyah adalah golongan Gadariyyah. Kaum ini memiliki keyakinan 
bahwa manusia memiliki sifat Gadar (menentukan) dalam melakukan segala amal perbuatannya 
tanpa adanya kehendak dari Allah terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Mereka mengatakan 
bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, tetapi manusia sendiri yang 
menciptakan perbuatan-perbuatannya tersebut. Terhadap golongan Gadariyyah yang 
berkeyakinan seperti ini kita tidak boleh ragu sedikitpun untuk mengkafirkannya, mereka bukan 
orang-orang Islam. Karenanya, para ulama kita sepakat mengkafirkan kaum @adariyyah yang 
berkeyakinan semacam ini. Kaum Gadariyyah yang berkeyakinan seperti itu telah menyekutukan 
Allah dengan makhluk-makhluk-Nya, karena mereka menetapkan adanya pencipta kepada selain 
Allah, di samping itu mereka juga telah menjadikan Allah lemah (“Ajiz), karena dalam keyakinan 
mereka Allah tidak menciptakan segala perbuatan hamba-hamba-Nya. Padahal di dalam al-@ur'an 
Allah berfirman: 


(16 125 Jl sh 1 AA 3 
“Katakan (Wahai Muhammad), Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu”. (AS. ar-Ra'ad: 
16). 


Mustahil Allah tidak kuasa atau lemah untuk menciptakan segala perbuatan hamba-hamba-Nya. 
Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala benda, dari mulai benda paling kecil bentuknya, 
yaitu adz-Dzarrah, hingga benda yang paling besar, yaitu arsy, termasuk tubuh manusia yang 
notabene sebagai benda juga ciptaan Allah. Artinya, bila Allah sebagai Pencipta segala benda 
tersebut, maka demikian pula Allah sebagai Pencipta bagi segala sifat dan segala perbuatan dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1456 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


benda-benda tersebut. Sangat tidak logis jika dikatakan adanya suatu benda yang diciptakan oleh 
Allah, tapi kemudian benda itu sendiri yang menciptakan sifat-sifat dan segala perbuatannya. 
Karena itu Imam al-Bukhari telah menuliskan satu kitab berjudul “Khalg Afal al-Ibad”, berisi 
penjelasan bahwa segala perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia itu 
sendiri. 


Dengan demikian menjadi sangat jelas bagi kita kesesatan dan kekufuran kaum @adariyyah, 
karena mereka menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah. Mereka telah menjadikan Allah 
setara dengan makhluk-makhluk-Nya sendiri: sama-sama menciptakan. Mereka tidak hanya 
menetapkan adanya satu sekutu bagi Allah tapi mereka menetapkan banyak sekutu bagi-Nya, 
karena dalam keyakinan mereka bahwa setiap manusia adalah pencipta bagi segala 
perbuatannya masing-masing, sebagimana Allah adalah Pencipta bagi tubuh-tubuh semua 
manusia tersebut. Na'udzu Billah. 


Golongan ke tiga, yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah, adalah golongan yang selamat. Keyakinan 
golongan ini adalah keyakinan yang telah dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam dari masa ke 
masa, antar genarasi ke genarasi. Dan inilah keyakinan yang telah diwariskan oleh Rasulullah 
kepada para sahabatnya. Mereka menetapkan bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Hanya Allah 
yang menciptakan semua makhluk, dari mulai dzat atau benda yang paling kecil hingga benda 
yang paling besar, dan Allah pula yang menciptakan segala sifat dan segala perbuatan dari 
benda-benda tersebut. 


Perbuatan manusia terbagi kepada dua bagian: Pertama, Afal Ikhtiyariyyah, yaitu segala 
perbuatan yang terjadi dengan inisiatif, usaha, kesadaran, dan dengan ikhtiar dari manusia itu 
sendiri, seperti makan, minum, berjalan, dan lain-lain. Kedua: Afal Idlthirariyyah, yaitu segala 
perbuatan manusia yang terjadi di luar usaha, dan di luar ikhtiar manusia itu sendiri, seperti detak 
jantung, aliran darah dalam tubuh, dan lain sebagainya. Dalam keyakinan Ahlussunnah: seluruh 
perbuatan manusia, baik Af'al Ikhtiyariyyah, maupun Af'al Idlthirariyyah adalah ciptaan Allah. 


Bersambung ke bagian 2 : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/465596430129837/ 

foleh A@IDAH AHLUSSUNNAH: ALLAH ADA TANPA TEMPAT pada 1 Juni 2011 pukul 11:46 by 
Abou Fateh| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/465596713463142/ 


2790. Firgah Dalam @adha Dan Gadhar 


(| Bagian Il | Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Gadla Dan Gadar Allah (Dasar Sangat 
Penting, Jangan Lewatkan) 


Kesesatan Faham Mu'tazilah Yang Menetapkan Bahwa Manusia Sebagai Pencipta Bagi 
Perbuatannya 


Ulama Ahlussunnah telah menetapkan bahwa kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan manusia 
menciptakan perbuatannya sendiri telah keluar dari Islam. Karena dengan demikian mereka telah 
menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah. Pengertian “menciptakan” dalam hal ini ialah: 
“Mengadakan dari tidak ada menjadi ada” (al-lbraz Min al-Adam Ila al-Wujid). Keyakinan 
Mu'tazilah semacam ini menyalahi banyak teks-teks syari'at, baik ayat-ayat al-@uran maupun 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1457 ) 457 


hadits-hadits Rasulullah. Dalam al-@ur'an di antaranya firman Allah: 
(3: bb Nee on Ja 
“Adakah pencipta selain Allah?!” (AS. Fathir: 3). 


Ayat ini bukan untuk menanyakan atau menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah. Tapi 
“pertanyaan” dalam ayat ini di sini disebut dengan Istifham Inkari: artinya untuk mengingkari 
adanya pencipta kepada selain Allah dan untuk menetapkan bahwa yang menciptakan itu hanya 
Allah saja. Dalam ayat lain Allah berfirman: 


(16 225 Jl sa 13 AA J6 
“Katakan (wahai Muhammad), Allah adalah Pencipta segala sesuatu” (AS. ar-Ra'd: 16). 


“Segala sesuatu” yang dimaksud dalam ayat ini mencakup secara mutlak segala apapun selain 
Allah, termasuk dalam hal ini tubuh manusia dan segala sifat yang ada padanya, dan juga 
termasuk segala perbuatannya. Jika tubuh manusia kita yakini sebagai ciptaan Allah, maka 
demikian pula sifat-sifat yang ada pada tubuh tersebut: seperti gerak, diam, melihat, mendengar, 
makan, minum, berjalan dan lain sebagainya, sudah tentu itu semua juga harus kita yakini sebagai 
ciptaan Allah. Selain dua ayat ini masih banyak ayat lainnya menyebutkan dengan sangat jelas 
bahwa Allah Pencipta segala sesuatu. 


Kaum Mu'tazilah atau kaum @Gadariyyah yang kita sebutkan di atas adalah kaum yang 
digambarkan oleh Rasulullah dalam haditsnya sebagai kaum Majusi dari umatnya ini. Dalam 
sebuah hadits masyhur Rasulullah bersabda: 


Ga aa Ola) TSI oa apa Ry 
“Kaum Gadariyyah adalah kaum Majusi-nya umat ini” (HR. Abu Dawud). 


Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang ditentang keras oleh sahabat Abdullah ibn Umar, dan para 
sahabat terkemuka lainnya, juga oleh para ulama pasca sahabat. Sahabat Abdullah ibn Abbas 
berkata: “Perkataan kaum @adariyyah adalah kekufuran”. Sahabat Ali ibn Abi Thalib suatu ketika 
berkata kepada seorang yang berfaham @adariyyah: “Jika engkau kembali kepada keyakinan 
tersebut maka akan saya penggal kepalamu!”. Demikian pula al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib 
sangat kuat menentang faham @adariyyah ini. Lalu Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang imam 
mujtahid, telah memerangi faham Tsaur ibn Yazid dan Amr ibn Ubaid: yang keduanya adalah 
pemuka Mu'tazilah. Bahkan cucu Ali ibn Abi Thalib, yaitu al-Hasan ibn Muhammad ibn al- 
Hanafiyyah, telah menulis beberapa risalah sebagai bantahan terhadap kaum Mu'tazilah tersebut. 
Demikian pula Imam al-Hasan al-Bashri, al-Khalifah ar-Rasyid Imam al-Mujtahid Umar ibn Abd al- 
Aziz, dan Imam Malik ibn Anas telah mengkafirkan kaum Gadariyyah. Bahkan telah diriwayatkan 
oleh Abu Bakar ibn al-'Arabi dan Badruddin az-Zarkasyi dalam Syarh Jama' al-Jawami' bahwa 
suatu ketika Imam Malik ditanya tentang hukum pernikahan seorang yang berfaham Mu'tazilah, 
lalu Imam Malik menjawab dengan ayat al-Guran: 


03 » LM 0d mo 
(221 35 jdh) Dya cya js uas, 


“Seorang hamba sahaya yang mukmin benar-benar lebih baik dari pada seorang yang musyrik”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1458 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(AS. al-Bagarah: 221). 


Demikian pula Imam Abu Manshur al-Maturidi telah mengkafirkan kaum @adariyyah. Hal yang 
sama juga dikemukan oleh Imam Abu Manshur Abd al-@ahir al-Baghdadi (w 429 H): salah 
seorang imam terkemuka di kalangan ulama Asy'ariyyah, guru dari al-Hafizh al-Bayhagi, dalam 
Kitab Ushul ad-Din, hlm. 337, hlm. 341, him. 342, dan him. 343, menuliskan: “Seluruh para 
sahabat kami telah sepakat di atas mengkafirkan Mu'tazilah”. Pernyataan beliau “Seluruh para 
sahabat kami” yang dimaksud adalah para ulama terkemuka dari kaum Asy'ariyyah Syafi'iyyah, 
karena Abu Manshur al-Baghdadi adalah seorang imam terkemuka di kalangan Ahlussunnah 
madzhab asy-Syafi'i. Beliau sangat dikenal di antara para ulama ahli teologi, ahli figih, maupun 
ahli sejarah, terlebih di antara para ulama yang menulis tentang firgah-firgah dalam Islam beliau 
adalah rujukannya, karena beliau yang telah menuslis kitab fenomenal tentang firgah-firgah dalam 
Islam yang berjudul al-Farg Bayn al-Firag. 


Kemudian al-Hafizh Imam Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam kitab Ithaf as-Sadah al-Muttagin 
Bi Syarh Ihya' “Ulim ad-Din, j. 2, hlm. 135, menuliskan: “Para ulama yang berada di seberang 
sungai Jaihun (ulama Maturidiyyah Hanafiyyah yang berada di Bilad Ma Wara' an-Nahr) tidak 
pernah berhenti mengkafirkan kaum Mu'tazilah (yang berkeyakinan bahwa manusia menciptakan 
perbuatannya sendiri)”. 


Di antara ulama lainnya yang telah mangkafirkan faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa 
manusia menciptakan perbuatannya sendiri adalah, Syaikh al-Islam Imam al-Bulgini dan Imam al- 
Mutawalli dalam kitab al-Ghunyah: keduanya adalah ulama terkemuka pada tingkatan Ash-hab al- 
Wujuh dalam madzhab asy-Syafi'i, satu level di bawah tingkatan Mujtahid Mutlag. Di antara ulama 
lainnya: Imam Abu al-Hasan Syist ibn Ibrahim al-Maliki, Imam ibn at-Tilimsani al-Maliki dalam kitab 
Syarh Luma' al-Adillah, dan masih banyak lagi (Lebih luas tentang bantahan terhadap kaum 
@adariyyah baca Sharih al-Bayan Fi ar-Radd “Ala Man Khalaf al-Guran karya al-Hafizh al- 
Habasyi, j. 1, hlm. 31-63). 


(Masalah): Ada beberapa ungkapan sebagian ulama, terutama yang datang dari pendapat para 
ulama Muta-akhirin, yang mengatakan bahwa kaum Mu'tazilah tidak dikafirkan, seperti dalam 
pendapat Imam an-Nawawi. 


(Jawab): Yang dimaksud oleh Imam an-Nawawi adalah bahwa mereka tidak dikafirkan secara 
mutlak. Artinya, dari kesesatan-kesesatan mereka jika tidak sampai kepada batas kekufuran maka 
mereka tidak dikafirkan. Adapun mereka yang berpendapat bahwa manusia menciptakan 
perbuatannya sendiri maka hal ini telah disepakati kekufurannya oleh para ulama. Benar, ada 
sebagian orang yang mengambil sebagian faham-faham Mu'tazilah, namun demikian mereka tidak 
mutlak mengambil seluruh faham-faham Mu'tazilah, seperti di antaranya Bisyr al-Marisi, Khalifah 
al-Ma'mun dari dinasti Bani Abbasiyyah dan lainnya. Dalam hal ini Bisyr hanya sejalan dengan 
faham Mu'tazilah dalam mengatakan al-Guran makhluk, namun demikian ia mengkafirkan kaum 
Mu'tazilah yang berpendapat bahwa manusia yang menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. 
Dengan demikian tidak setiap orang yang bergabung dalam faham Mutazilah dihukumi sama 
sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam, tetapi demikian semua mereka adalah orang- 
orang yang sesat walupun mereka bertingkat dalam kesasatannya tersebut. 


(Masalah): Jika seseorang berkata: Dalam hadits Rasulullah mengatakan: "Kaum @adariyyah 
adalah kaum Majusi-nya umat ini” (HR. Abu Dawud). Bukankah itu artinya bahwa Rasulullah 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1459 ) 


masih mengakui kaum @adariyyah tersebut sebagai bagian dari umatnya. Artinya, bukankah 
dengan demikian kaum @adariyyah tersebut masih sebagai bagian dari umat Islam ini?! 


(Jawab): Yang dimaksud bahwa kaum Gadariyyah sebagai bagian dari umat ini adalah dalam 
pengertian Ummat ad-Da'wah: artinya sebagai umat yang menjadi objek dakwah Rasulullah. 
Karena Ummat ad-Da'wah itu mencakup seluruh manusia baik mereka yang kafir maupun yang 
mu'min. Pemahaman kata "Umat-ku” dalam penggunaan bahasa dapat mencakup mereka 
menjadi pengikut, dapat pula dalam pengertian yang menjadi objek dakwah: baik mereka yang 
menerima dakwah tersebut atau yang tidak menerima. 


Imam Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitab at-Tabshirah al-Baghdadiyyah menuliskan sebagai 
berikut: 


"Ketahuilah bahwa mengkafirkan setiap pemuka dari para pemimpin kaum Mu'tazilah adalah 
perkara wajib, karena berbagai alasan berikut, Washil ibn 'Atha' telah menjadi kafir dalam masalah 
@adar, ia menetapkan adannya pencipta kepada selain Allah: yaitu bahwa setiap hamba adalah 
pencipta bagi segala perbuatannya. Dia pula yang mengkreasi pendapat bahwa seorang yang 
fasik bukan seorang mukmin dan bukan pula seorang kafir, tetapi di tengah-tengah antara 
keduannya (al-Manzilah Bayn al-Manzilatayn), yang oleh karena ini ia kemudian di usir oleh al- 
Hasan al-Bashri dari majelisnya. 


Adapun pemuka Mu'tazilah yang bernama Abu al-Hudzail ia menjadi kafir karena pendapatnya 
bahwa kekusaan Allah menjadi punah, hingga Allah setelah itu tidak memiliki kekuasaan atas 
suatu apapun. Sementara pimpinan mereka yang bernama an-Nazhzham berpendapat bahwa 
segala sesuatu itu tersusun dari bagian-bagian yang tidak berpenghabisan (artinya bahwa rincian 
segala sesuatu itu tanpa penghabisan), yang dengan pendapatnya ini ia mengatakan bahwa Allah 
tidak mengetahui perkara-perkara yang sangat rinci atau bagian-bagian terkecil dari alam ini. An- 
Nazhzham ini juga berpendapat bahwa manusia itu hanya ruh saja, (tidak ada fisiknya), dan 
bahwa seorang manusia tidak melihat manusia kepada manusia yang lainnya kecuali bahwa itu 
adalah yang ada dibaliknya. 


Pemuka mereka yang bernama Ma'mar berkayakinan bahwa Allah tidak menciptakan warna, rasa, 
bau, panas, dingin, basah, kering, hidup, mati, sehat, sakit, kemampuan, kelemahan, pahit, lezat, 
dan berbagai sifat-sifat benda lainnya. Menurutnya bahwa sifat-sifat benda semacam itu adalah 
ciptaan benda-benda itu sendiri pada dirinya masing-masing. 


Pimpinan mereka yang bernama Bisyr ibn al-Mu'tamir berkeyakinan bahwa manusia dapat 
menciptakan sifat-sifat seperti warna, rasa, bau, melihat, mendengar, dan berbagai kemampuan 
lainnya dengan jalan turun-temurun. 


Kemudian pemuka mereka bernama al-Jahizh berkeyakinan bahwa manusia tidak memiliki 
perbuatan kecuali kehendak saja, dan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang terjadi 
dengan sendirinya, dengan demikian siapa yang tidak mampu mengenal Allah maka ia bukan 
seorang yang mukallaf dan tidak akan mendapatkan siksa. Al-Jahizh juga berkeyakinan bahwa 
Allah tidak memasukan seorangpun ke dalam neraka, akan tetapi neraka itu sendiri yang menarik 
orang-orang yang akan menjadi penghuninya, dan neraka itu sendiri yang secara tabi'atnya akan 
menggenggam mereka selamanya. 


Pimpinan mereka yang bernama Tsumamah berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan terjadi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1460 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan dengan sendirinya, dan bahwa kaum Dahriyyah (kaum yang berkeyakinan bahwa setelah 
kematian tidak ada kehidupan) dan orang-orang kafir di akhirat kelak akan menjadi tanah tanpa 
sedikitpun disiksa. Tsumamah juga mengharamkan menyandra dan hukum perbudakan (dalam 
peperangan melawan orang kafir), juga berkeyakinan bahwa segala perbuatan yang terjadi secara 
turun-temurun tidak ada yang membuatnya. 


Kaum Mu'tazilah di Baghdad berkeyakinan bahwa Allah tidak melihat dan tidak mendengar 
sesuatu apapun kecuali dalam pengertian objeknya saja (artinya, menurut mereka sebuah objek 
sebagai perwakilan Allah yang dapat melihat, tetapi Allah sendiri tidak melihat). Pemuka mereka 
bernama al-Jubba'i berkeyakinan bahwa Allah menta'ati setiap apa yang diinginkan oleh para 
hamba-Nya. Sementara anak al-Jubba'i, yaitu Abu Hasyim berkeyakinan bahwa seorang hamba 
dapat terkena siksa dan balasan yang buruk bukan karena perbuatan dosa, juga bekeyakinan 
bahwa Allah memiliki keadaan-keadaan: yang keadaan-keadaan tersebut antara ada dan tidak 
ada, antara diketahui dan tidak diketahui. 


Kekufuran kaum Mu'tazilah ini sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya secara pasti kecuali 
Allah. Sahabat kami (ulama Asy'ariyyah Syafi'iyyah) dalam menilai kaum Mu'tazilah ini berbeda 
pendapat, ada yang mengatakan bahwa mereka persis seperti kaum Majusi sesuai dengan sabda 
Rasulullah: “Kaum Gadariyyah adalah Majusi-nya umat ini”, ada pula yang berpendapat bahwa 
hukum mereka sebagai mana hukum terhadap orang-orang murtad”. (Dikutip oleh beliau dalam 
Kitab Ushuliddin, hlm. 337). 


Faedah Penting: Kesimpulan Dan Kaedah Pokok 


e Satu: 
Imam al-Hafizh Abu Bakr al-Bayhagi dalam Kitab al-Gadar dan Imam Ibn Jarir ath-Thabari dalam 
Kitab Tahdzib al-Atsar meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda: 


- 080. Ju -. - 0 M0. 3. 00 “go 9 
IN) Ator pad! 4 adl SY 3 Hai La Ud il ap Oli 


"Ada dua kelompok dari umatku yang tidak memiliki bagian dalam Islam: al-Gadariyyah dan al- 
Murji'ah”. (HR. al-Bayhagi dan lainnya) 


Kaum Mu'tazilah dalam hal ini adalah sebagai kaum @adariyyah, karena dalam keyakinan mereka 
bahwa manusia yang menciptakan segala perbuatannya, dengan demikian sama saja mereka 
menjadikan Allah setara dengan para hambanya karena menetapkan adanya sekutu dalam 
penciptaan kepada-Nya. Dalam hadits di atas disebutkan bahwa kaum @Gadariyyah disebut 
sebagai umat Majusi karena dalam hal ini terdapat titik kesamaan antara keduanya. Kaum Majusi 
menetapkan adannya dua pencipta: pencipta kebaikan: yaitu cahaya, dan penciptan keburukan: 
yaitu kegelapan, sementara kaum Gadariyyah menetapkan manusia sebagai pencipta bagi segala 
perbuatannya. Bahkan dalam hal ini kaum @Gadariyyah lebih buruk, karena tidak hanya 
menetapkan dua pencipta, tetapi menetapkan banyak sekali pencipta sebagai sekutu bagi Allah. 


Hadits riwayat al-Bayhagi dan Ibn Jarir di atas merupakan dalil bahwa dua golongan tersebut: 
@adariyyah dan Murji'ah adalah golongan yang bukan bagian dari Islam. Tentang kelompok 
Muttazilah: mereka terdiri dari dua puluh golongan, beberapa di antaranya ada yang telah 
mencapai batas kekufuran seperti mereka yang berkeyakinan bahwa manusia sebagai pencipta 
bagi segala perbuatannya, dan ada pula di antara yang mereka yang hanya sesat saja seperti 
mereka yang berpendapat bahwa Allah di akhirat kelak tidak bisa dilihat sebagaimana di dunia ini 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1461) 


tidak dapat dilihat, atau pendapat mereka yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar jika mati 
sebelum bertaubat maka ia bukan sebagai mukmin juga bukan seorang yang kafir, namun begitu 
kelak ia akan dikekalkan di dalam neraka tidak akan pernah dikeluarkan, atau pendapat mereka 
yang mengatakan bahwa sebagian orang-orang mukmin pelaku maksiat kelak tidak akan 
mendapatkan syafa'at dari para Nabi, para ulama, atau dari para syuhada. Dengan demikian, 
seorang yang berkeyakinan sejalan dengan faham Mu'tazilah dalam beberapa perkara terakhir 
disebutkan ini maka ia tidak dikafirkan, dengan catatan: 


la tidak sependapat dengan faham Mu'tazilah (@adariyyah) yang menetapkan bahwa manusia 
adalah pencipta bagi perbuatan-perbuatannya sendiri.Selama ia tidak sependapat dengan faham 
Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berkehendak bagi seluruh manusia 
untuk beriman dan ta'at kepada-Nya hanya saja sebagian dari mereka ada yang kafir dan berbuat 
maksiat kepada-Nya tanpa dikehendaki oleh-Nya. Artinya, menurut faham Mu'tazilah ini setiap 
kekufuran dan segala kemasiatan bukan dengan ciptaan Allah dan bukan dengan kehendak-Nya, 
tetapi terjadi dengan ciptaan manusia dan dengan kehendak manusia itu sendiri.Selama ia tidak 
sependapat dengan faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat: 
seperti sifat 'Ilm, @udrah, Hayat, Baga', Sama', Bashar, dan sifat Kalam. 


Adapun kaum Murji'ah adalah golongan yang mengatakan bahwa seorang hamba yang mukmin, 
sekalipun ia berbuat berbagai dosa besar dan meninggal tanpa taubat dalam keadaan membawa 
dosa-dosanya tersebut maka kelak ia tidak akan disiksa sedikitpun. Kaum Murji'ah ini berkata: 
"Sebagaimana setiap kebaikan tidak akan memberikan manfaat dan tidak ada pengaruhnya jika 
dilakukan dalam keadaan kufur, maka demikian pula dengan setiap dosa, ia tidak akan 
berpengaruh dan tidak akan membahayakan terhadap diri seorang mukmin”. Mereka 
mensejajarkan sama persis antara pemahaman ungkapan pertama dengan pemahaman 
ungkapan ke dua. Ungkapan pertama: "Setiap kebaikan tidak akan memberikan manfaat jika 
dilakukan dalam keadaan kufur”, adalah ungkapan benar, karena seorang yang kafir sekalipun 
banyak melakukan kebaikan maka sedikitpun ia tidak akan mengambil manfaat dari kebaikan- 
kebaikannya tersebut. Adapun ungkapan mereka yang kedua: "Setiap dosa tidak akan 
berpengaruh dan tidak akan membahayakan terhadap diri seorang mukmin”, adalah perkataan 
kufur dan sesat, karena seorang mukmin apa bila melakukan kemaksiatan-kemaksiatan maka hal 
itu akan membahayakannya, artinya tidak mutlak setiap orang mukmin pelaku dosa itu akan 
selamat di akhirat kelak. 


e Dua: 

Imam al-Hafizh Abu Bakr al-Bayhagi meriwayatkan dari Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Thalib, bahwa 
ia (Ali ibn Abi Thalib) berkata: "Sesungguhnya setiap orang dari kalian tidak akan memiliki 
keimanan yang murni di dalam hatinya hingga ia berkeyakinan dengan sepenuhnya tanpa ragu 
sedikitpun bahwa sesuatu yang menimpanya bukan sesuatu yang salah atas dirinya, dan ia 
beriman serta mempercayai sepenuhnya bahwa segala sesuatu yangterjadi dengan ketentuan 
Allah”. 


Perkataan Imam Ali ibn Abi Thalib ini memberikan pemahaman bahwa keimanan seseorang tidak 
sempurna hingga berkeyakinan sepenuhnya tanpa ragu sedikitpun bahwa segala sesuatu terjadi 
dengan kehendak Allah, baik segala perkara yang terkait dengan urusan rizki, musibah, dan lain 
sebagainya. Juga tidak dibenarkan bagi seseorang untuk beriman hanya kepada sebagian 
ketentuan Allah saja, tetapi ia wajib beriman bahwa segala apa yang terjadi pada alam ini: dari 
kebaikan dan keburukan, kesesatan dan petunjuk, kesulitan dan kemudahan, perkara yang manis 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1462 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan perkara yang pahit, semua itu terjadi dengan penciptaan dari Allah dan dengan kehendak- 
Nya. Seandainya Allah tidak menciptakan dan tidak berkehendak maka sedikitpun dari semua 
yang terjadi itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi. 


e Tiga: 

Imam al-Hafizh Abu Bakr al-Bayhagi meriwayatkan pula dari Amir al-Mu'minin Umar ibn al- 
Khaththab, bahwa ketika beliau (Umar) berada di al-Jabiyah (suatu wilayah di daratan Syam), 
beliau berdiri berkhutbah. Setelah mengucapkan pujian kepada Allah, beliau berkata: "Man 
Yahdillah Fa-la Mudlilla-lah, Wa Man Yudl-lil Fa-la Hadiya-lah” (Barangsiapa telah diberi petunjuk 
oleh Allah maka tidak ada siapapun yang akan menyesatkannya, dan barangsiapa telah 
disesatkan oleh Allah maka tidak ada siapapun yang akan memberikan petunjuk kepadanya). 
Pada saat itu ada seorang kafir non Arab dari Ahli Dzimmah, tiba-tiba ia berkata dengan 
bahasanya sendiri: "Sesungguhnya Allah tidak menyesatkan seorangpun”. Lalu Umar berkata 
kepada penterjemah: "Apa yang ia katakan?” penterjemah menjawab: "la berkata bahwa Allah 
tidak menyesatkan seorangpun”, maka Umar menghardiknya: "Ucapanmu batil wahai musuh 
Allah, seandainya engkau bukan Ahli Dzimmah maka aku akan penggal lehermu, sesungguhnya 
Allah yang telah menjadikan dirimu sesat, dan Dia akan memasukan dirimu ke dalam neraka jika 
Dia berkehendak”. 


Perkataan sahabat Umar di atas sangat jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa ucapan 
orang dari Ahli Dzimmah tersebut adalah sesat dan kufur, karena dalam keyakinan orang tersebut 
bahwa Allah tidak menciptakan dan tidak berkehendak bagi seorangpun dari para hamba-Nya 
untuk menjadi sesat, maka mereka yang sesat adalah dengan penciptaan dan dengan kehendak 
mereka sendiri. Kemudian yang dimaksud dari pernyataan sahabat Umar terhadap orang kafir 
tersebut: "Dia Allah akan memasukan dirimu ke dalam neraka jika Dia berkehendak”, artinya, 
bahwa jika Allah berkehendak bagi orang tersebut untuk mati dalam keadaan kufurnya maka 
pastilah ia akan di masukan ke dalam neraka. Dalam pemahamannya ini, sahabat Umar telah 
mengambil dasar dari firman Allah: 


, 2 Ie X 0... 
(37 Bj) Jan oa Alas AL aa ag 


"Dan barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada baginya siapapun yang akan 
menyesatkan” (AS. Az-Zumar: 37). 


Dan juga dari ayat lainnya dalam firman Allah: 
(V86 AN deal AI Jl ya 


"Barangsiapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada siapapun yang akan memberikan petunjuk 
baginya” (AS. Al-A'raf: 186). 


e Empat: 
Kisah Hikmah 


Diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang Majusi berbincang-bincang dengan seorang yang 
berfaham @adariyyah. Orang berfaham @adariyyah ini berkeyakinan bahwa segala perbuatan 
manusia adalah ciptaan manusia itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Ia mengaku sebagai orang 
Islam, walau pada hakekatnya dia adalah seorang yang kafir. 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1463 ) 463 


Orang @adariyyah berkata kepada orang Majusi: “Wahai orang Majusi, masuk Islam-lah engkau!”. 
Orang Majusi ini tahu bahwa Tuhan orang-orang Islam adalah Allah, maka ia menjawab: “Allah 
tidak berkehendak bagi saya untuk masuk Islam...!". 

Orang Gadariyyah berkata: “Tidak demikian. Sesungguhnya Allah berkehendak supaya engkau 
masuk Islam. Namun engkau sendiri tetap berkehendak dalam kekufuranmu...!”. 

Tiba-tiba orang Majusi tersebut berkata: “Jika demikian, maka berarti kehendakku mengalahkan 
kehendak Tuhanmu. Karena buktinya sampai saat ini aku tidak berkehendak keluar dari 
agamaku...”. 

Orang @adariyyah itu terdiam seribu bahasa, ia tidak bisa menundukkan orang Majusi tersebut 
karena kesesatannya sendiri, pertama, orang Gadariyyah ini sesat karena ia berkeyakinan bahwa 
segala perbuatan manusia adalah ciptaan manusia sendiri, kedua, Orang Gadariyyah tersebut 
sesat karena ia tidak membedakan secara definitif antara kehendak Allah (Masyi'ah Allah) dengan 
perintah Allah (Amr Allah). 


Dari uraian di atas menjadi jelas bagi kita bahwa apapun yang terjadi di alam ini tidak lepas dari 
Gadla dan Gadar Allah. Artinya bahwa semuanya terjadi dengan penciptaan dari Allah dan 
dengan ketentuan Allah. Segala apa yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi maka pasti terjadi, 
dan segala apa yang tidak Dia kehendaki kejadiannya maka tidak akan pernah terjadi. Seandainya 
seluruh makhluk bersatu untuk merubah apa telah diciptakan dan ditentukan oleh Allah maka 
sedikitpun mereka tidak akan mampu melakukan itu. Bagi seorang yang beriman kepada al- 
Gur'an hendaklah ia berpegang teguh kepada firman Allah: 


(23 selai ly Dokikag niy dia Uas Fika 


“Allah) tidak ditanya (tidak diminta tanggung jawab) terhadap apa yang Dia perbuat, dan 
(sebaliknya) merekalah (para makhluk) yang akan diminta pertanggungjawaban”. (AS. al-Anbiya: 
23). 


Kita dituntut untuk melaksanakan apa yang telah dibebankan di dalam syari'at. Bila kita melanggar 
maka kita sendiri yang akan mempertanggung-jawabkannya, dan bila kita patuh maka kita sendiri 
pula yang akan menuai hasilnya. Dalam hal ini kita tidak boleh meminta “tanggungjawab” atau 
“protes” kepada Allah. Kita tidak boleh berkata: “Mengapa Allah menyiksa orang-orang berbuat 
maksiat dan menyiksa orang-orang kafir, padahal Allah sendiri yang berkehendak terhadap 
adanya kemaksiatan dan kekufuran pada diri mereka?”. Allah tidak ada yang meminta tanggung 
jawab dari-Nya. Dia berhak melakukan apapun terhadap makhluk-makhluk-Nya karena semuanya 
adalah milik Allah. Kita hendaklah bersyukur sedalamnya, bacalah “al-Hamdu Lillah”, pujilah Allah 
seluas-luasnya, karena Allah telah memberikan karunia besar kepada kita bahwa kita telah 
dijadikan orang-orang yang beriman kepada-Nya. al-Hamdulillah Rabb al-'Alamin. 


Faedah Penting Dari Imam al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib dalam Membantah Kerancuan 
Faham Mu'tazilah 


Imam al-Hafizh al-Bayhagi meriwayatkan dengan sanad-nya dari Imam al-Husain ibn Ali ibn Abi 
Thalib bahwa ia (al-Husain) berkata: “Demi Allah, apa yang dikatakan oleh kaum Gadariyyah tidak 
sejalan dengan firman Allah, tidak sejalan dengan perkataan para Malaikat, tidak sejalan dengan 
perkataan para Nabi, tidak sejalan dengan perkataan penduduk surga, tidak sejalan dengan 
perkataan penduduk neraka, bahkan tidak sejalan dengan perkataan saudara mereka sendiri: 
yaitu Iblis”. Lalu orang-orang berkata kepada al-Husain: “Wahai cucu Rasulullah, jelaskanlah apa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1464 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang engkau maksudkan!” Kemudian al-Husain berkata: “Mereka tidak sejalan dengan firman 
Allah, karena Allah telah berfirman: 


2.0. 0 .w - - 020-A — 
(osis) elit 0ya G3 Odi la Cd yaaa dl, 


“Allah memanggil kalian agar ke surga, dan Allah memberi petunjuk terhadap orang yang Dia 
kehendaki” (AS. Yunus: 25) 


Penjelasan: Pemahaman yang dimaksud oleh Imam al-Husain ialah bahwa kaum Mu'tazilah atau 
@adariyyah telah menyalahi ayat ini. Karena dalam keyakinan mereka seorang hamba adalah 
pencipta bagi segala kebaikan yang ia perbuat. Dengan demikian, -menurut mereka- Allah 
memiliki kewajiban untuk memasukan hamba tersebut ke dalam surga. Karenanya, menurut 
Mu'tazilah, surga bukan karunia atau pemberian dari Allah semata, tapi tidak ubah sebagai hutang 
yang wajib dibayarkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Tentu ini menyesatkan. Yang benar ialah 
bahwa surga tersebut diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya mukmin adalah murni 
sebagai karunia dan pemberian dari-Nya. Karena pada hakekatnya Allah yang menciptakan 
semua hamba-hamba-Nya tersebut, Dia yang memberikan taufik kepada sebagian mereka untuk 
menjadi orang-orang yang beriman, Dia yang memberikan ilham kepada sebagian mereka untuk 
berbuat ketaatan dan kebaikan, Dia yang menciptakan akal hingga sebagian hamba-Nya dapat 
membedakan antara hag dan batil, Dia pula yang menciptakan keimanan dan kekuufuran, 
kebaikan dan keburukan, serta surga dan neraka, maka dengan demikian Dia tidak memiliki 
kewajiban atas siapapun untuk memasukannya ke surga. Sesungguhnya orang-orang yang 
dimasukan oleh Allah ke dalam surga-Nya adalah murni sebagai karunia dari-Nya, dan orang- 
orang yang di masukan ke dalam neraka-Nya adalah murni karena keadilan-Nya. Secara akal, 
dapat diterima bila Allah memasukan orang-orang saleh ke dalam neraka atau orang-orang 
durhaka ke dalam surga, karena semuanya miliki Allah semata. Allah sama sekali tidak zhalim bila 
berkehandak melakukan itu, hanya saja Allah berjanji bahwa yang akan la masukan ke dalam 
surga-Nya adalah orang-orang saleh, sementara orang-orang yang durhaka dimasukan ke dalam 
neraka-Nya, maka Allah tidak akan menyalahi janji-Nya tersebut. 


Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda: 


- 0 . 0-0, 0-7 0 - 0 o 01. Sol Iko 0 .. 0d. 2 0. 0d. 2. Soe 3. 02 mn 2... (3 9 . NU OA w 
Ir Ht Pp ANA oya La dian) LIS tar) IA IL pb yag mera Hljlay tol Jal code JI AI Ol 
Tp Waah SUN BA Vj dad LI iba LD ig JATI ap I Wla AI US Jaraa Ca an 

(Ole Ol otg) JI d3 Ia Ie an 


“Sesungguhnya jika Allah hendak menyiksa seluruh penduduk bumi dan penduduk langit (para 
Malaikat) maka Dia akan melakukan itu, dan Dia tidak zhalim atas mereka. Dan jika Allah hendak 
merahmati mereka semua maka sesungguhnya rahmat-Nya lebih utama segala amalan mereka. 
Jika engkau menginfakan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah maka hal itu tidak akan 
diterima Allah darimu hingga engkau beriman dengan gadar, dan engkau mengetahui (meyakini) 
bahwa apa yang menimpamu bukan sesuatu yang salah atas dirimu, dan apa yang salah atas 
dirimu bukan sesuatu yang menimpamu (artinya segala sesuatu, peristiwa sekecil apapun terjadi 
dengan kehendak Allah). Jika engkau mati dengan menyalahi keyakinan ini maka engkau akan 
masuk neraka” (HR. Ibn Hibban). 


Dalam ayat al-Guran AS. Yunus: 25 yang dibacakan oleh Imam al-Husain di atas terdapat makna 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1465 ) 


yang sangat jelas bahwa seorang hamba yang mendapatkan petunjuk adalah murni karena 
kehendak Allah dan dengan ciptaan-Nya, bukan ciptaan hamba itu sendiri. Selain AS Yunus: 25 di 
atas banyak ayat-ayat al-Guran lainnya yang berseberangan dengan faham Mu'tazilah, di 
antaranya firman Allah: 


000 WK 2901 902. . .n. 
29 2 2 SEN andal D7 Al eliy Of VI Ogeliis Lag 


“Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta 
alam” (AS. at-Takwir: 29). 


Kemudian Imam al-Husain melanjutkan: 
“Adapun bahwa keyakinan Mu'tazilah menyalahi para Malaikat adalah karena para Malaikat 
berkata, (seperti yang difirmankan Allah): 


(32 1231 Wale UI ds Y Wetan NG 


“Mereka (para Malaikat berkata): Maha Suci Engkau, -ya Allah- kami tidak memiliki ilmu apapun 
kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami” (AS. al-Bagarah: 32). 


Penjelasan: Dalam ayat ini terdapat pengakuan jelas dari para Malaikat bahwa ilmu yang ada 
pada diri mereka adalah murni pemberian dan penciptaan dari Allah. Dengan demikian artinya 
bahwa segala perbuatan manusia, baik yang zhahir maupun yang batin, termasuk segala apa 
yang terlintas dalam hati dan pikiran, semua itu terjadi dengan kehendak Allah dan dengan 
penciptaan dari-Nya. Ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa segala 
ilmu yang ada pada seorang manusia dan segala kemampuannya adalah ciptaan manusia itu 
sendiri. 


Lalu Imam al-Husain berkata: 
“Adapun bahwa mereka (kaum Mu'tazilah) menyalahi perkataan para Nabi, adalah karena 
sesungguhnya para Nabi tersebut berkata, (sebagaimana diceritakan dalam al-Gur'an): 


a....9 


OX “ 190 01-90 Le RO 
BII) Lay Al elaa ot Y led ay ol Wo, Ly 


“Tidaklah mungkin bagi kami masuk ke dalam agama kalian, kecuali jika Allah Tuhan kita 
berkehendak akan hal itu” (AS. al-A'raf: 89). 


Penjelasan: Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa sebagian para Nabi Allah, untuk 
melepaskan dan membebasan diri segala perbuatan orang-orang musyrik, mereka berkata di 
hadapan orang-orang musyrik tersebut bahwa tidak mungkin bagi para Nabi itu untuk mengikuti 
agama mereka. Artinya Allah telah menyelamatkan para Nabi tersebut dari segala macam bentuk 
kufur dan syirik. Seandainya Allah berkehendak pada azal bagi para Nabi tersebut untuk mengikuti 
orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu maka pastilah hal itu akan terjadi, namun Allah tidak 
menghendaki kejadian peristiwa itu. Oleh karenanya para Nabi tersebut berkata: “Kami tidak akan 
masuk dan mengikuti agama kalian...”. 


Senada dengan ayat yang dikutip oleh Imam al-Husain di atas adalah firman Allah tentang Nabi 
Nuh yang berkata: 


o 0 4 
- 


(BA ngan (KA DN Ay BN DE D1 SI it LSN Cai KN, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1466 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Dan tidaklah nasihatku akan memberikan manfa'at kepada kalian jika aku berkehendak 
memberikan nasihat kepada kalian sementara Allah berkehendak menyesatkan kalian” (AS. Hud: 
34). 


Dalam ayat ini Nabi Nuh telah menetapkan dengan sangat jelas bahwa Allah yang berkehendak 
atas segala kejadian dari setiap perbuatan hamba, baik segala perbuatan yang baik maupun 
segala perbuatan yang buruk. 


Imam al-Husain melanjutkan: 
“Adapun bahwa mereka (kaum Mu'tazilah) menyalahi perkataan penduduk surga, adalah karena 
sesungguhnya penduduk surga berkata: (seperti yang telah difirmankan Allah): 


(A3 131 DI Utan Of YP Gal LS CL, 


“Dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk kalau bukan karena Allah telah memberikan petunjuk 
kepada kami” (AS. Al-A'raf: 43). 


Penjelasan: Dalam ayat ini terdapat pengakuan penduduk surga bahwa segala perbuatan saleh 
yang telah mereka lakukan yang karenanya mereka mendapat balasan surga adalah terjadi 
dengan kehendak Allah. Artinya, bahwa Allah yang telah menciptakan dan menghendaki 
perbuatan baik dan saleh tersebut bagi mereka. Seandainya Allah tidak menghendaki kejadian 
amal saleh tersebut pada diri mereka tentu mereka semua tidak akan mendapatkan balasan 
surga. Pemahaman ini berbeda dengan faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa keimanan 
orang-orang mukmin dan kebaikan orang-orang saleh adalah dengan penciptaan mereka sendiri. 
Lalu dengan dasar keyakinan buruk ini kaum Mu'tazilah kemudian menetapkan adanya kewajiban 
atas Allah untuk membalas kabaikan orang-orang mukmin tersebut. A'udzu Billah. 


Kemudian Imam al-Husain melanjutkan: 
“Adapun bahwa mereka menyalahi perkatan penduduk neraka adalah karena sesungguhnya 
penduduk neraka berkata, (sebagaimana difirmankan Allah): 


(06 20an SALE LA LS) iis tele 2 Uh IG 
“Mereka (penduduk neraka) berkata: Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan 
adalah kami orang-orang yang sesat” (AS. Al-Mu'minun: 106). 


Penjelasan: Dalam ayat ini tersirat pengakuan dari para penduduk neraka bahwa Allah 
berkehendak dan menciptakan pada mereka akan kesesatan yang kerena kesesatan-kesesatan 
tersebut mereka mendapatkan balasan neraka. 


Lalu Imam al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib berkata: 
“Adapun bahwa mereka menyalahi perkataan saudara mereka sendiri yaitu Iblis, adalah karena 
Iblis berkata, (seperti yang difirmankan Allah): 


A6: Pa Rr abi 4 cast AA us jg 


“(lblis berkata): Karena Engkau telah menjadikan saya tersesat, saya benar-benar akan 
menghalang-halangi mereka dari jalan-Mu yang lurus” (AS. al-A'raf: 16). 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1467 ) 467 


Penjelasan : Dalam ayat ini terdapat pengakuan sangat jelas dari Iblis bahwa Allah yang telah 
menghendaki dan menciptakan kesesatan pada Iblis. Allah telah menentukan kesesatan tersebut 
bagi Iblis, dan Iblis memilih kesesatan tersebut dengan usaha atau ikhtiarnya, kemudian Iblis 
berjanji bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan seluruh turunan Nabi Adam 
dari jalan Allah yang lurus. Dari pemahaman ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Iblis ternyata 
jauh lebih paham dari pada kaum Mu'tazilah, karena Iblis mengakui bahwa segala suatu apapun, 
termasuk perbuatan hamba, adalah terjadi dengan kehendak dan dengan penciptaan dari Allah. 
Dengan demikian keyakinan yang benar adalah bahwa tidak ada suatu peristiwa sekecil apapun, 
baik yang sudah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, kecuali semua itu 
dengan kehendak dan dengan penciptaan dari Allah, para hamba dalam ini hanya berusaha 
semata terhadap apa yang ia ingikan. Wa Allah A'lam Bi ash-Shawab. Wa al-Hamdu Lillah Rabb 
al- Alamin. 


(oleh A@IDAH AHLUSSUNNAH: ALLAH ADA TANPA TEMPAT pada 1 Juni 2011 pukul 12:04 by 
Abou Fateh| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/465596430129837/ 


2810. ALASAN KAUM SODOM NABI LUTH DILAKNAT 
ALLAH 
PERTANYAAN : 


2 Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum... adakah yang mau membahas kisah kaum nabi luth ? kenapa kaum nabi luth 
dilaknat Allah ? 


JAWABAN : 


2? Jesica Indah Rahayu 

Wa'alikumussalaam, Kaum nabi luth dilaknat Allah karena kaumnya mursal dan buat kerusakan di 
bumi dan bila besenggama tidak pada tempatnya bukan ke dalam kelamin tapi ke dubur dan 
banyak kaum adam main dengan kaum adam itu yang dimurkai Allah swt. 


2 Sarah Evanie 

Karena kaum Nabi Luth itu kaum homo, durhaka, ingkar. bahkan sebelum tempat kaum Luth 
dijungkir balikkan, sempat menggoda tamu Nabi Luth yaitu 2 Malaikat yang menyamar jadi 
manusia. dan sebelum subuh tempat itu dijungkir balikan oleh Alloh. 


? Benk Asterric 

Imam al kalbi berkata : mahkuk pertama yang mengerjakan seperti kaum luth (liwat! ialah iblis. dia 
menjelma menjadi amrod fanak tampan! d'zaman kaum luth as. ia memanggil mereka & 
mengawininya, sehingga menjadi kebiasan kaum luth setiap melihat pemuda asing. kemudian nabi 
luth diutus untuk mereka dalam rangka mencegah perbuatan keji itu. 


2 Achmad Faiz Sahly 
Dalam Surah Huud 78 : 


o- 30 24 — 9 3g. 02, 4-09 s3 Le Peel 0 2... sa 2 Se 00 8. S0. 0 — oe.. 3-02 330- 3 - 
Hae Dajai Uj AI IU SI sebel ya Ala sja aj L JB lina Ogkay Il J3 uya dal Uye dai oleng 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1468 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


an Jaan Sa STD 


Maka datanglah kaum Luth kepadanya secara bergegas-gegas seperti orang-orang yang didorong 
oleh hawa nafsu yang jahat dan memang sejak dahulu mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan 
yang keji dan sangat dicela oleh tabiat manusia yang wajar lebih-lebih dicela oleh syariat agama, 
yaitu mereka yang suka mengadakan homoseksual mengadakan hubungan kelamin dengan 
sesama lelaki tidak dengan wanita dan mereka secara terang-terangan mengadakan berbagai 
kemungkaran di balai pertemuannya, seperti diterangkan dalam firman Allah: 


Ta Sus S3 SE) Jami Oanbati3 Je Dita KE 


Artinya: "Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan 
kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" (@.S. Al-Ankabut: 29) 


Nabi Lut a.s. berkata: "Wahai kaumku inilah putri-putriku, dan putri-putri kaumku silakan kamu 
kawin dengan mereka, mereka lebih suci bagimu dan kamu dapat bergaul secara halal dan baik 
dengan mereka daripada memuaskan seleramu dengan melakuken homosexual yang sangat keji 
dan merusak moral dan kesehatan, maka bertakwalah kepada Allah dan hindarilah azab Allah. 
Dan janganlah kamu mencemarkan namaku dengan memperkosa tamu-tamuku ini, sebab 
menghinakan tamu sama dengan menghinakan tuan rumahnya. Tidakkah ada di antara kamu 
seorang yang mempunyai akal yang sehat dan kebijaksanaan yang dapat mencegahmu dari 
perbuatan keji?" 


Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan 
terhadap puteri-puterimu: dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami 
kehendaki. (AS. 11:79) 


8 3 30. 9g. 8. 0 - - ae 2. 0. 0... 3 
An La lai Sl GL ya Lila SW ale IU (79) 


Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu sejak dahulu sudah tahu bahwa kami sama sekali tidak 
mempunyai hasrat untuk mengawini anak-anak perempuanmu itu dan anak-anak perempuan 
kaummu, karena itu janganlah kamu mencoba untuk memalingkan perhatian kami dari pemuda- 
pemuda itu dengan menyodorkan anak-anak perempuanmu karena kamu tentu telah mengetahui 
apa yang sebenarnya kami inginkan. (Surah Huud 79J. 


Luth berkata: Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku 
dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). (AS. 11:80) 


aa Si JAS) 


Nabi Lut a.s. berkata ketika kaumnya tetap juga mau melaksanakan kejahatan homoseksual 
terhadap tamu-tamunya sehingga beliau putus harapan untuk menghentikan mereka dari 
perbuatan yang keji itu: "Seandainya aku mempunyai kekuatan dan daya kemampuan untuk 
menghalangi kamu atau seandainya aku dapat menjumpai sekumpulan orang-orang yang kuat 
yang dapat menolong aku dari kejahatan-kejahatan kamu tentulah akan aku lakukan." 


2 Opick Syahreza 
Baca @ISOSHUL ANBIYA 1/254 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1460 ) 469 


(UD (UD ANU DULU DN (UD 10 DOD DOMULLO LOLUT D0 OKU DONANAU: DOO OIL DD DVD ONUULU DL D0 DO D0 DOLENO COWLO. II - 
IUD IUD 000 KO - DO DO DUO GOLON DULU KULNTULO ALLOO KOIL DULU IUD KKU DLOWU 00 OKU DOD IU DUO IUD A10. KUKU DUUU KUDA D0 LO A1 
DONANI OOM OKOKD KONO. DOD DO AD AND ON (0D DO AONONO DOOANN ANA OIAIO D0 ONONON O01O KANAN OMA 1D 0D GO 00 (1 )0 1010 G0 ONO GOOKO AON (0 
DONIULO DUL DLUOD KLO. KU DD D0 DUO DUO DNUUUN DEAL DULU OUNLTU DUO DALANO KOMULU DUGLON DOKU D0 KOMULU DULLUU 00 KUKU 10 DN 
JONI ANU D0 CUOO KOMUOO. KUKNLNO KUKU TO DVOUD KULON DO IU DID DVD 00 KOUO DLULN D0 ALONAULN DLL IU OM OMUO AD DED DOKU DAN. 
DUDLNN DO DUO GOUON DLO DOMUO ANTO 0 OLLO LOL KUOLON IL KOKO CUO KOLOM DUULOUO KALULNIN KUKU DIULLONU MULAN AO KOIL IL 
DO CLNIUO KUKLONLU KUDU DUO (V0 (1) 0: 000 01 00: nm. (") )17254( 


atw ALI Jiisbosl sbb Lol9 call gua Ale ayal ANE Uel US Sudan ul lc Usa) yl Jb 
pgdgl 9 Gale lola ola 298 Aga WARS ab Klu 99298) 910 89 Sal elo gagal Lu! ul Aen3 
JS 41 BODI? Mat (KI Odi Salat F33 Kadal SI JB FI Li la bal Jera JB laS dang 
3 loSakug le Al sluo Jbrade £Xga | ai lol LeniouS I VX «2439 alcaig mau A33 JUL Ulaioih 
A03 yo Ai 9 Algui 10 dagy AI Lasy lo (0 9 SU lSull .( 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam 
OLAU OLI cas 3 Old si yot (22/71) 
SESI SS NJEY Adit Jla JBS Lb ya CLAYU AI parah DP AI ai AAS HAL ae ag 
aU pb II Kiyada Al Ai SEA ya BI JT erat II Of Up ta Lp IS LEY Oa dy dna 
Sbs JB LAS Jamuan oya Bono pala Pal CeBla A Kih eSlAI dil HAYUS ya Bodkata pal ya «3 AI om db) UII: 
Hasi Aka Ag GR ABAH Ar SUS pong SUN, | Juta Uya Bolon male Ujaly Ulat Ge Wash 
V3 CAS Lag BM, AS. 
Sebagian dari besar-besarnya KHOBA IS (prilaku yang buruk ) yang dilakukan kaum Nabi LUTH 


adalah membohongi/tak mengakui kenabian Nabi Luth dan mengusirnya dari kampung 
halamannyasebagaimana firman Alloh : 


90 40 — BS 3 8 2 90000 8. 
OP bei bbs Jud IJU 


Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu 
termasuk orang-orang yang diusir" . JAS-SYU'ARO' ayat 167). 


dan juga firman Allah : 
Sialan At il Ke aa and Tana Tele DU Aa Aan Ol Nas 


Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari 
negerimu: karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih. 
(ANNAML ayat 56|. 

dan lain-lain dari ayat-ayat Allah 


Sungguh Allah telah menjelaskan tentang hal ini diberbagai tempat dari kitabnya (algur'an) bahwa 
Allah menghancurkan mereka menjadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah danmenghujani 
mereka dengan batu dari tanah yang kerassebagaimana firman Allah 


PJ o g. 0 0-- 0 Oo a.. Par nd 0-0 
Jerman 074 Balon ale Ular) elalis Ups Ulas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1470 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu 
dari tanah yang keras. JALHIJR ayat 741. 

ALKHOBA IS adalah jamaknya lafadz KHOBISAH yaitu prilaku buruk seperti kufur, liwat (jimak 
dubur) dan sesuatu yang berlaku pada semua keburukan 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/627224400633705/ 


2867. HUKUM ZIARAH DAN MENDOAKAN MAYIT DI 
KUBURAN YANG BELUM JELAS 

PERTANYAAN : 

2 Saiful Umam Al-Fathowy 

Ada pertanyaan titipan : bagaimana hukum ziarah gubur ke makam yang belum diketahui ahlul 
guburnya tentang : 

1. ada atau tidaknya ? 


2. muslim atau kafirnya ? 
3. baik tidaknya ? 


JAWABAN : 


Ziarah kubur disunnahkan sebagai nasihat atau mengingat akhirat, hal itu bisa dengan melihat 
kuburan tanpa mengetahui penghuninya, atau untuk mendoakan maka disunnahkan pada setiap 
kuburan orang Islam, atau bertabarruk maka disunnahkan pada setiap orang yang baik, karena 
mereka di dalam alam barzah bertingkah laku dan mempunyai barokah yang karunianya tidak 
terhingga, atau untuk menunaikan hak, seperti teman dan orang tua. Jadi sepanjang diyakini ahli 
kuburnya muslim maka sunnah mendoakannya tak peduli ia shalih atau fasig, tapi kalau mayit 
kafir tidak boleh didoakan. 


2 Mazz Rofii 
Lihat Ihya ulumuddin juz 4 halaman 521 : 


KEB LAS JB Al palang dal Al lp AI Segany PSA Kby ASP Say Aa MS GOS Pop De ye eag 
2 ia HI dalah peang dala Calo AB Say oa Lama II Y Ole AYI SI UP Laga oi Iu) ye 


? Ibnu Al-Ihsany 
Ibarot tambahan : 


OY— Rina Ae yA! amal BILA Cg Sila yana Se El ALS AAN Famili € AGAN Rela, Aidl Jaal dm 
Sage! 275 55 Jemoludi JUKI 


Apakah boleh ziarah kubur? 


UslsT SU mob33 LAS nakuaki Kuala La pil abi. 


www.islamuna.info 


AGIDAH (ami ) 471 


Keseluruhan madzhab muslimin memperbolehkan ziarah kubur. Dan menjelaskan adab-adab 
ziarah kubur. 


D pil y puma JSI cyaid eleo you jl Leorlio Ad yaa pb ya pal aja OBB Sby LLSDU da gelia ( a 1 Boy 
Ig GedeaS Ge el Il Update CnaL Y OS py DL ni eeaila SY IN JAN yaa 


Tambahan : Bahkan ziarah kubur disunnahkan sebagai nasihat atau mengingat akhirat, hal itu 
bisa dengan melihat kuburan tanpa mengetahui penghuninya, atau untuk mendoakan maka 
disunnahkan pada setiap kuburan orang Islam, atau bertabarruk maka disunnahkan pada setiap 
orang yang baik, karena mereka di dalam alam barzah bertingkah laku dan mempunyai barokah 
yang karunianya tidak terhingga, atau untuk menunaikan hak, seperti teman dan orang tua. 


Dari sini untuk mendoakan kepada setiap orang Islam baik diketahui kebaikannya atau tidak, 
maka disunnahkan. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/524762387609978 


2916. MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH DALAM KITAB 
KASYIFATUSSAJA 
PERTANYAAN: 


2 Abdul Basith Al Ashab 
Assalaamu'alaikum wr.wb, mohon bantuan untuk menterjemahkan kitab kasyifatussaja fashl 
ma'na laa ilaaha illallah 


satllg yumidlg aludNI "955 Sule sbiiel 99 Gu dguall all XI Jl Ny tiollg Haw gallg pu0giuall JB 
LD 99 29299 Dlob W3S Lucy odol YH? 98 29299 COLI 98 duubi 98 d929 J Jlolu duusall « ul elsa 
Luo yo IS9 asi 1 Ol gal OS tip Y dasi H3 BBI 9d 00359 Cu Yo 383 lis W3S Lung SKI 
laila US US X9 dut an0y N Sit20 sol Jlolu Idgu2o 3S SI Mob WS Ling Yoga YAI 9d 02953 
AS Hn dgnsoll NI AI NI JIN ad Lin al y Idg120 9S Ln0gp BEI YA 93 0929 Luo Yo wi) 

s Jl land! daya madllg allas dil UN III A3 9d Jlolu dusall Luh Kadioll audy Juno sii NG all 
aS mall atisu yo dc 


JAWABAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 
Wa'alaikum salam. Imam As-Sanusiy dan Imam Al-Yusi berkata : Perkara yang dinafikan dalam 
kalimat | 

al NI dl 
yaitu perkara yang disembah dengan menurut keyakinan penyembah (xlc! seperti: berhala, 
matahari, bulan. Dan perkara-perkara itu menunjukkan bahwa sesungguhnya sesembahan 
Hausdlll yang disembah dengan batil memiliki wujud dalam kenyataannya, dan memiliki wujud 
dalam keyakinan hati orang beriman dengan sifat keberadaan sesembahan itu bathil, dan memiliki 
wujud pada keyakinan hati orang kafir dengan sifat keberadaan sesembahan itu hag (benar), 
begitu pula dalam segi wujudnya sesembahan itu dalam keyakinan hati orang beriman dengan 
sifat bahwa keberadaan sesembahan itu bathil, karena keberadaan sesembahan yang disembah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan bathil itu perkara yang pasti ada, yang tidak pantas mentiadakannya, jika tidak demikian 
maka bohong. 


Dan yang dinafikan (ditiadakan) hanyalah dalam segi wujudnya sesembahan yang diyakini dalam 

hati orang kafir dengan sifat adanya sesembahan itu disembah dengan hag. maka dalam kalimat 
all NI dl 

tidak menafikan kecuali terhadap sesembahan yang disembah dengan hag yang selain Allah. 


Istitsna' (pengecualian) nya termasuk istitsna' muttashil (yakni mustatsna / yang dikecualikan 
merupakan bagian dari perkara yang sebelumnya). Dan juga yang dinafikan (ditiadakan) bukanlah 
sesembahan yang disembah secara bathil menurut keyakinan dalam hati orang kafir, karena yang 
dimaksud dengan keyakinan orang kafir itu Allah ta'ala. 


Dan tujuan bentuk jumlah (kalimat | 
TN) Mp ET MP. 
) tersebut penolakan atas orang yang meyakini (adanya) sekutu (bagi Allah dalam sesembahan) 


KESIMPULAN : 

Tentang al-ma'bud'/ilah (yg disembah): ada yg hag dan ada yg bathil. 

1. Adakalanya hag menurut keyakinan orang beriman. Yakni Allah 

2. Ada kalanya hag menurut keyakinan orang kafir. Misal: berhala, matahari, bulan. 
3. Adakalanya bathil menurut keyakinan orang mu'min. Misal: Contoh di atas 

4. Adakalanya bathil menurut orang kafir. Yakni Allah. 


Nah menurut keterangan di atas. Yang dinafikan oleh | 
all NI dl Y 
yaitu yang nomor 2. 


Wallahu A'lam Bish-Showab 


LINK ASAL: 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/700129530009858/ 

2924. KETERANGAN ANAK YANG BELUM BALIGH 
DINYATAKAN ISLAM 


PERTANYAAN : 


2 Azizul Anam 

Assalamualaikum. All Member & para Admin serta para Mujawib. Tentang Syahadat. Rukun islam 
yang pertama. Mungkin untuk para mualaf jelas syahadatnya disaksikan oleh Ulama atau Kyai 
yang membimbingnya. yang saya tanyakan, bagaimana syahadatnya orng yang lahir dari keluarga 
muslim. Tentang kesaksian Syahadat itu sendiri. Kalau baca, Setiap sholat pasti baca syahadat. 
Bagaimana dengan kesaksian / pengislaman Syahadat sebagai rukun Islam? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam, seorang anak yang belum baligh dihukumi islam adakala karna ikut pada org 
muslim yang menawannya atau krn ikut pada salah satu nenek moyangnya yang islam, bila 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1473) 473 


setelah baligh anak tersebut tidak murtad maka baca syahadatnya cukup dalam tasyahud ketika 
shalat, kalau setelah baligh mengaku kafir maka dihukumi murtad mulai saat itu dan wajib 
mengucapka dua kalimat syahadat lagi : 


J3 Ah OS Of Ayat AHY Lah Lah 3 dea 3 BS SLS j3 leah ll La Lah by LAU IL pb (lak KL 
KAL onlise| Aid yaa cal Ande LL Load #INAA rd Tile LOYI ya Wi yah Fl Aa ASI Wol Af ls A3 le 
Ob YP 9 basa al eka SAS GUI ad ot of ag Ia 3 at JI 3 OLdIL ag Geli Urpe 4 XI 3 ai Uallan 

Pi pi abi lk Obat! Agita! 3 el AHLI 3 Laka OS 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/7163240717237371 


2925. BERSHOLAWAT DENGAN RIYA' TETAP 
BERPAHALA ? 

PERTANYAAN : 

2 Samier Fissalam Ala @olbisalim 

Ass wr wb pak ustad ane mau tanya ne suara ane kan enak terus ane disuruh membaca fihubbiy 


karena suara saya enak saya merasa riyak pertanyaan saya apakah saya mendapat pahala dari 


bacaan fihubby tadi ,? ataukah saya berdosa ? Ea maklum sekarang kan bulan maulid . . Syukron 
| 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Membaca Shalawat pasti diterima walaupun riya' : . 


ade Si ae EA de LA Jah 3 Call ae 0,53 Ang Sg Kadia 3 AAL Geli sed Cole Ferbil HA JB, 
3 Uee JS YAH, JS oya paka gag Jalil DU JL Ul) cela Jasa Ge Jadid! ) Alas 4 adil ) elu 3 
BNI VI» yo Uta 9 Jai Upin JULI san Ul) VE P1 santai Balam Ld de USU ya NIS 3 Upah Gale 
SY) BUS 3 ae abal! BUSI Soy pelan y del AI lan Ab LL Uya £ plain BB elu y le AI lo Gal ed: 
tA: ye 

? Ulinuha Asnawi 
Benar Membaca sholawat memang tetap dapat pahala meskipun riya'. Menurut Assyatiby dan 
Imam Assanusi orang yang membaca sholawat akan tetap mendapat pahala meskipun riya'. Tapi 
pendapat ini ditahgig oleh Allamah Al-amir Bahwa dalam hal ini ada dua Jihat, bahwa tentang 
sampainya solawat kepada rosulullah itu tidak dapat diragukan. Akan tetapi pahala tidak sampai 


pada yang membaca karena secara umum dalam ibadah hanya bisa mendapat pahala ketika 
ikhlas, maka dalam hal ini begitu juga 


Refrensi: 


DULU OOOD KUKU KOMLLO KOLUUDI DULU DLOUO GNU OOU DU ONOKON CUON DUN DUDLNO DULU D0 A00 KOMODO KO DOD ANU AD 00 HOMO OUO KO1O OI 
DO A0 (0ONO (AO 00 KOK OKOANO AOA IOKUAO MONON 10 OKOKNO ANONO (0D AOA (0 A0 (OAOA AIO GMO (0 1010 (AM (.M INTI 3 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(ha7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://ilmu-syariat-mdm.blogspot.com/2013/06/036-riya-dalam-membaca-sholawat.html 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/715819665107511/ 


2942. BISAKAH RUH BERKUMPUL DI ALAM KUBUR ? 
PERTANYAAN : 
» Cholyd El Andalasia 


Afwan apakah arwah keluarga dalam kubur bisa berkumpul, sebagaimana di dunia ? Ditunggu 
jawabannya 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab "Berita gembira untuk orang yang sedih bertemu dengan kekasih", halaman 11 : 
Ha olah AI Spbu 
arik Aoi Lia Jua oya Cola ISI Coin olga Ups if ln VJ To Hull slawi 3 Oh JB dan ya H3 3 
tale pai Is) alat 0 CSI Il LS Lia ole ye eglas NI 


Dari Wahb bin Munabbih, beliau berkata : Sesungguhnya milik Allah di langit ketujuh, yaitu sebuah 
rumah yang dinamai Al Baidha yang mana di dalamnya berkumpul seluruh ruh orang mukmin. 
Ketika salah seorang penduduk dunia meninggal maka ruh-ruh tersebut menjemputnya. Mereka 
menanyakan tentang berita-berita di dunia sebagaimana orang baru pergi menanyakan 
keluarganya ketika dia datang kepada mereka. Wallaahu A'lam. 

Sumber : 

http://www.islamport.com/w/akh/Web/242/11.htm 


2 Ghufron Bkl 
Mayity orang-orang mu'min yang beruntung dengan mendapat ni'mat / tidak disiksa di dalam 
guburnya saling berkunjung dan berkenalan. : 


MIT ye omi pad Aa 
190 yani ay 3 BI ja UP | LAS era Ai NA RUST 3 9 Bg G Ogyg 3 Opok Op Ul »yy 
ca IS IP Abs IN OS YG IU Meh Ana Yg PT 0g KAL 9 ARA pat LV ) ea pl ya Se OJO 
9 Lam pil all Ao ya Ja Dll ya Pm ya GI GP LB Jiang Bold (le Role Candy US OLYI el al ah 
bay. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/709830725706405/ 
2949. KAFIR MASUK ISLAM DENGAN SYAHADAT SELAIN 
BAHASA ARAB ? 
PERTANYAAN : 


2 Shame Elha 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4475 ) 475 


Assalamu'alaikum wr wb......Ada orang mau masuk islam, terus saat baca syahadat dibaca secara 
(terjemah) indonesia bukan arab, sah / boleh tidak ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Sah keislamannya dan boleh. Ta'bir dari kitab Al Mausu'ah 
Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah 11/173-174 : 


(OI SU og Repal oaa onjoledh OLYI 
Sab 1 Upin OS Of Lal 6 dillada Oral IL Of jer Raja ayang d OP 6 SOLAYI SU ISI ASI Of eledill ye sh 
Ulas JS Ikat Wl59 0 oolisel 0 Jl YI Ode aya SL ON £ JillnAI AaailadI Rale due muali yag Aidil 
2 Ghufron Bkl 

Kafir yang masuk islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan selain bahasa arab 

hukumnya boleh / sah. Wallaahu A'lam. 
gAN go oslUblI dulel 
LOYAL ang Il JB Ol OLI ya dalih La SU DB GP oya ordo Baal asa gl ole BIS JS pal as Ll 
PA el alay ta lap alay BI AEYU & aah Du Lai Al Y Mandi Skill Ie Real! ae Of) Kamal J3 
la Su. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/718278341528310/ 


2966. PEMBAGIAN HUKUM AOLI | HUKUM AKAL | 
PERTANYAAN : 


2 Vj Zhemie 
Asalamu'alaikum. Pak ustadz saya mau tanya nih HUKUM AKAL terbagi berapa ? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Hukum akal ada tiga : Wajib,Mustahil dan Jawaz. Lihat Matan Al-Sanusiyyah karangan Syeikh 
Ibrohim Baejuriy Hal 9-11. Dalam beberapa kitab tentang tauhid seperti Matan Sanusiyyah dan 
Jaoharoh Tauhid, Ulama membagi Hukum atas tiga bagian : 


1 .Hukum syari 

Hukum syar'i terbagi dua : 

a- MIN HAESU TAKLIF (khitob taklif) ada 5 

b- MIN HAESU WADHO' (khitob wadho) ada 5. 


2. Hukum 'Adiy atau adat 
Hukum adat ada 4. 


3 . Hukum Agliy atau akal 
Hukum akal ada 3. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1476 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Jawaban Fokus pada no 3 (Hukum Aaliy/akal) 


Unspag Kaka La) Ya) Ip dik oa ya SDA kala 1 Aa ea ga ola Sail, 

AS Li ye 2g SN IA Usialg a82) MLS ya say ma ISL 19 Hoa 989 Siaud kala 1 glaa ganja gada 9S)» sa. 
ng N UnSa Urlxg pay Kila La) Yap Ioi 0 pala IIS JI) 

UaSa Waah, 2g Bak Lay Ya) Ig SM My En el, yaa glenn ISI) Bala MaSa Hasl : 

Sila Usa Waal Kes SDA aula pls gamau gai), 

Nala 1 8g Yu) Uas Yan IWatale Jalia 98 Barak 1 wa yg 13 Sling ala 13 SUliap Ha gl, mualit 9, 

Waria pa Way Ike Y dad ia ga JASA Ag Bawal 1 iya SAI, Ula ay Um SA 9 Ulu yy gala yg Sonya Ud pad IM sesali 
sa. 

Wali) ag Ya) Udug dia Nitile 3 Wage ek Itil yen dani gus AS) gn ga 9 cah. 

9g Benalu ala yg 15 San SA Un ya Ig wu 3 Ala 3 Sila Uma) Saul 3 USD Uas Sadlil ato 38 UK Sell, 


HUKUM 'AOLI (HUKUM AKAL) 


Menetapkan sesuatu keadaan untuk adanya sesuatu. Atau mentiadakan sesuatu karena ketidak 
adaanya sesuatu itu. Hukum Akal ini menjadi tiga bagian: 

1- Wajib 

2- Mustahil 

3- Jaiz 


1- WAJIB 

Wajib yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan ketidakberadaanya. Wajib di sini 
terbagi atas dua bagian: 

a- Wajib Dharuri yaitu sesuatu yang bisa dimengerti tanpa bukti, atau sesuatu yang tidak bisa 
diterima oleh akal akan ketidak beradaanya tanpa memerlukan dalil atau keterangan secara rinci. 
b- Wajib Nadhari yaitu sesuatu yang bisa dimengerti setelah menggunakan bukti, atau sesuatu 
yang tidak bisa diterima oleh akal akan ketidakberadaanya dengan bersenderkan kepada dalil 
atau keterangan. 


2- MUSTAHIL 

Mustahil merupakan kebalikan dari wajib yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima akal akan 
keberadaanya. Mustahil juga dibagai menjadi dua bagian: 

a-Mustahil Dharuri yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadaanya tanpa 
memerlukan dalil atau keterangan. 

b-Mustahil Nadhari yaitu suatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadanya dengan 
memerlukan dalil atau keterangan. 


3- JAIZ (MUNGKIN) 

Jaiz yaitu sesuatu yang mungkin saja ada atau mungkin tidak adanya. Jaiz ini pula dibagi dua: 
a- Jaiz Dharuri yaitu jaiz yang tidak memerlukan dalil atau keterangan. 

b- Jaiz Nadhari: yaitu Jaiz yang memerlukan dalil atau keterangan yang kuat. 

Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/7274423572785751 


2984. TAUBATNYA ORANG YANG SYIRIK 
PERTANYAAN : 


2? Azizah Ay-Agien 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4477) 477 


Sahkah taubatnya orang yang telah menyekutukan Allah istilah sekarang ( araceh ) mendapatkan 
harta dengan jalan yang salah .. ?? Mohon diperjelas jawabannya pak ustad .. Matur suwun 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 
Wa'alaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh. Cuman mau nyumbang...... 

AN Sai ya AI) Came PIN jak AN | ON RAN Iya KPA U emil Pa Li al up ole G3 
Artinya : Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (AS. Az-zumar : 
53). 


Sr Uta DU jl La 0 jitu Al Ob bela RUYIY Rd Jl Apb3 BSI oya Blend! maadi 202 A25 HYI odia 
Oia YAN OY Ga ab de TANI) ola JAS as Yg ASI Aj Jia SG DS Op IS Laga KAS Uly eps 


Ayat di atas mengajak semua pelaku maksiat dari kalangan orang-orang kafir dan selain mereka 
untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Ayat itu merupakan pemberitahuan dari Allah bahwa Dia 
akan mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang-orang yang bertobat dari perbuatan dosa 
tersebut, walaupun sebanyak buih di lautan. Tidaklah benar jika ayat ini ditafsirkan kepada selain 
tobat, karena ampunan dari dosa syirik itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak bertobat 
dari syirik. (Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 7 Halaman 106). 


lay Ale ke AAL IG 9 SB 5 ly SUS BS D3 Jah oya Lab Of lapis dl ooh ee ls 
Cak Dak Vy AT Uh Ali Aa Dee Y Gali,  1dyd BUS Ulas U Of Up jom Al year) Jab gal O| NU 
La EN pal JAN sa Gate CP) SA Ja OB (SPL aed YA 

ATI 


Artinya : Dari ibnu abbas r.a, ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang dan penganut kemusynkan 
telah membunuh, kemudian mereka semakin banyak. Dan mereka berbuat zina, kemudian 
mereka semakin banyak. Lalu mereka datang kepada Muhammad saw. dan bertanya. 
Sesungguhnya apa yang kamu katakan dan kamu serukan itu adalah baik, kalau saja kamu 
kabarkan kepada kami bahwa untuk yang telah kami perbuat ini ada kiratnya?' Maka turunlah 
ayat, “Dan orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berz!na. 
(AS. Al-Furgaan : 68) Dan turun lagi ayat, "Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui 
batas terbadap diri mereka sendiri, janganlah kamu betputus asa dari rahmat Allah. (HR. Bukhori 
No. 480 dan Muslim No. 122 dan Abu Daud No. 7274 dan An-Nasa'l Juz 7 Halaman 86). 


ag dala AI Aap Ga II Joey Ser 1JU Tea gi JAS YP SATA PIA lor ur Lanal YP Lyn Ur TI) Lae 
KASI YY AL Y Of ag edi" JUS SI ia Jab nh dy Ole JO AI Say LI cl Lag Ae ena aa Tar" 
SA Pnb Dil ae SU Ab AS" JUS Ll Sgany Sit Agil Cage JG" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1473 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami rauh bin gais, dari asy'ats bin jabir al-hadani, dari mak- 
hul, dari umar bin abbas, ia berkata, “Telah datang seseorang yang sudah tua renta menghadap 
Nabi saw. Dia bertelekan pada tongkatnya, kemudian dia berkata, Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku im banyak melakukan perbuatan jahat dan maksiat, apakah aku akan 
mendapatkan ampunan?' Rasulullah saw. menjawab, Bukankah kamu bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan selain Allah?" Dia menjawah, 'Betul, dan aku bersaksi bahwa kamu adalah utusan Allah. 
Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah menyediakan ampunan bagimu untuk 
semua kejahatan dan kemaksiatan yang telah kamu lakukan itu”. (HR. Ahmad Juz 4 Halaman 
385). 


Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud adalah Allah akan mengampuni semua dosa 
melalui tobat. Dan, hendaknya seorang abdi Allah tidak berputus asa dari rahmat Allah, walaupun 
dosa yang telah dia perbuat begitu besar dan banyak. Karena, pmtu rahmat dan tobat adalah lebih 
luas. 


Allah berfirman : 
PERAN PAT AN PNY MET Ii Kei plis jl leyan Jang yag 


Artinya : Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia 
mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati, Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (AS. An-Nisa' : 110). 


AI DUS Amor Ah Il Ag Tegal Uya dil las Gaal uya Tlagis Ab odol oles oil JB. 


Artinya : Ibnu Abbas r.a. berkata, "Siapa saja di antara hamba Allah yang berputus asa dari 
ampunan bertobat setelah datang keterangan ini, maka sungguh dia ingkar terhadap kitab Allah. 
(Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 7 Halaman 108) 


Ala Ul AI Jagung oya in Lai (Kia ma LS JB HL ian Lao JB al tete AI an) ULLAY mal ul ye 
BD jikd Opik Lp AI Gl 0 pads SET" 1d elang" 


Artinya : Dari abu Ayyub Al-Anshari r.a sesungguhnya ia berkata ketika menjelang kematian, 
“Sungguh aku telah menyembunyikan dari kalian sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah 
saw. bahwa beliau bersabda, 'Kalau saja kalian tidak pernah berbuat dosa, pastilah Allah akan 
menciptakan suatu kaum yang berdosa, kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka. 
(HR. Ahmad Juz 5 Halaman 414 dan Muslim No. 2748 dan Tirmidzi No. 3539) 


kala! al BLS" ily dala AI lo AI Iya) JB 1JE Gels sal ge" 


Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a, Ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Penghapus dosa itu adalah 
penyesalan". (HR. Ahmad) 


Sedangkan cara taubatnya saya kutipkan dari dokumen : 
2 Ghufron Bkl 
Syarat taubatnya hanya ada : 
1. Menyesali perbuatannya 
2. meninggalkan pekerjaan tsb 
3. Berjanji tidak akan mengulangi kembali. Dan untuk taubat tersebut tidak di syaratkan di rajam 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1479 ) 479 


YA yo gas ja Aap 


TEA ol pad Ly 
pa IPP ea pekan Cal AYI GB HIV (SU die Ayat AP Oly Ap dam akad de FI GIF AP A3 Y 


GI Ga Tenan Cahay AI Gm Gaji oma. 


2 Syaveg Alfin 

Yang pertama syarat taubat Adalah meminta ampun kepada allah klo dosa ama allah. Dan bila dosa kepada 
manusia ya meminta maap kepada sesama manusia tersebut. Saya cuma menambahkan apa yang kurang di 
atas, diantara syarat nya taubat untuk lebih lanjut buka di safinatunnajah atau sulllamutaufiig. Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/728985657124245/ 


2994. DITERIMAKAH TAUBATNYA ANAK DURHAKA ? 
PERTANYAAN : 


» Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, apabila ada anak yang sudah menganiaya ibu bapak nya bahkan membunuh 
nya .. masih kah iya mendapat tempat di syurga ? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Kalo sekedar mengambil gambaran dari deskripsi soal, maka tidak layak orang tersebut masuk 
surga. 


Ailbe Jabal A3 apl y Sntaa ya Mill Krn AA Ad CP uya 


" Barang siapa menyenangkan ibu bapaknya, maka sungguh ia telah menyenangkan penciptanya. 
Dan barangsiapa memurkakan ibu bapaknya, maka sungguh ia telah memurkakan penciptanya ". 


Meski demikian, jika ia telah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka tidak 
mustahil surga pun dapat diraih. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar ia mendapat ridho 
2 orang tuanya yang telah dibunuh 


"Al fagih Abu Laits berkata : pernah ditanyakan orang tentang ke-2 orang tua bila mereka 
meninggal dalam keadaan marah terhadap anaknya, apakah anak tersebut dapat membuat 
mereka rela setelah wafatnya ? jawab : bisa saja dengan 3 syarat : 

1. Menjadi anak yang sholeh 

2. Memperbaiki hubungan dengan kerabat serta teman-teman ke-2 orang tuanya 

3. Memohon ampun, mendoakan dan bersedekah untuk keduanya 

(Kitab Tanbihul Ghofilin) 


2 Ghufron Bkl 
Asal bertaubat dengan taubat nashuha maka bisa masuk surga.: 


GANGA Omi dilel 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maa Syaskd Jai Wo dedi pokana VI A3 mami Y SI II NP A1 mai ASN OY an ai JW ap Ol Celel) 
Mar Iyan dala Oles Al sliai Ul, Jati Ay dani eka kong Taji DU BP UE Ia ab Pj Jla de din Ipin 
Lae dad yag SL SI JII Vian Ainad Call Go ay da0 piddh al pebaiu H gl Gong dng dl Go da2 Jai da0 Iyo 
dp Alie ea YP Ola Ol II B3 le el IP PBV BA dede ha da Yati JI, cmd Ob BANI 3 Laga alang 
VA Oh "idlk di Alie s3 ly pnad Goal jib Al el OP ASIN ab JUS Sono JS Att jan 3 ya 
2 yamd bekamza langa Jetis yag)" dbs dB UG UI GE Y ade Ol, 7 (elita ph MIS Oya La jinny Ia Ol akg 
cneluaki Blamndi Ol ale wo aU FYI 08 Jagad SI dad oU SAN gl SU Josiaali de Syepead  (Lpa IWLE egar 
Sis pe Y, 
Seseorang yang menziarohi guburan orang tuanya maka dicatat sebagai anak yang baik / berbakti 
bukan anak yang durhaka. : 
YAN &Y oU! dilel 
Bg Any DL OS cad AI jab ya kaan JS 3 Waka Pal ad ON ya Hata ah Ina Ie SM Sg) 
BO oa al Ag 0 PT DUS dag ad YAP USA ULAII ag ses D3 Cam dhan JS Aaliya J5 oya Hala) 
ERA ya AL ME Way oya Lah Al sah Lah Be yag AMI SKY Je Jl Ol Sayy aAS US Want dg. 
Isi nadi pg og oya mal Upah OLS) “Lagi Gama Yy SE pb Ld Lb OS gt ab ya Of le ola Mob: 
dag Lagay Brad ag Big Oyalay Hill Ol aka.» 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/743077639048380/ 


3024. HUKUM MENDATANGI GEREJA SAAT NATALAN 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum... Poro sepuh, kyai, ustadz / zah.. mau tanya sedikit... Lusa kan hari natal... 
boleh tidak kalau saya datang ke gereja ??? | Gelang Alit | 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Orang islam ikut mendatangi gereja hukumnya tidak boleh : 


Wr so adl Ja ae BI eeaa ob Yg eRaslan Yy Ale (KYU oyakunad! j1 IG 


2 Umam Zein 

Saya tampilkan argumen pengantar. Mahallu syahid dalam pembahasan ini adalah 'masuk ke 
gereja”, terlepas dari apa tujuannya berada di gereja tersebut. Dalam hal ini terdapat khilafiyah 
antar madzhab. 

- Menurut madzhab Syafi'i hukumnya haram bila di gereja tersebut terdapat gambar/patung salib 
khas Kristiani, dan makruh bila tidak ada gambar/patungnya. 

- Menurut satu riwayat dari madzhab Hanbali hukumnya sekedar makruh meski ada gambar/ 
patungnya. 

Dengan konteks serupa, yakni shalat di dalam gereja, maka sudah terdokumentasikan dalam 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1481) 


bahtsu masail PP. Besuk Pasuruan dengan deskripsi: 


PERTANYAAN : 
Bagaimana pandangan Figh tentang pelaksanaan sholat di gereja jika dikaitkan dengan adanya 
toleransi terselubung oleh pihak gereja? 


JAWABAN : 


Khilaf : Menurut Madzhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dengan syarat tidak ada perkara yang 
menyebabkan haram seperti adanya gambar-gambar yang diagungkan oleh orang kafir. Menurut 
satu riwayat dari Madzhab Hanbaly hukumnya tetap makruh meskipun ada gambar-gambar yang 
diagungkan. 

(http://www.pesantrenvirtual.com/| 


adl... (alan 193 Bika! ) Lugu Legit 0553 (9) Gol slS) (sil) 166 /2 sila sll susila: Lil ye 9 
Sluoill yaio cull ju) sdg Fewllg & Laill J9 degall Asia II Ry gd (da9 ) ...J yl 
18 US ul ISS9 , ogi0 yo lc Lelo a59 abal Solo li ASI USlol yo ladgai9 dggall 39 
20 ole gl alandl yg Liu Gote3 2gb lai aa sls ( dau ) wall Usia lsS dolan 25.0 
SI (ladgaig Ag3 ) . Ui & dio lg dp all 2 NI cugutald faruill Bola) Byao 39 la sol balas lgu 

run Ab) to Usb c0 Al la Gi pan le il (aa cp Jua £ saban b S vn 
ad G3 5 la LD Kanya VI agidli lal ul Ulu 9d la dal SII sos SSI Be (Al ass 
us E adlisi (dar d0 US). HI NG No laa yg IgilS Ul Isa Lelo yo Lsio 


las Blog JSI sulam Jg5o ) Jus8(duolall LSI ls) (enlis) 3/292 Hun! alio cp dc sadl OSN 
J9, 5002 Hi US Ul OS, Uicg dls 33 Mulia lad gbi dniS9 Asy Joso dg . (Adobel pggig : 
J3 , dal II 20 Radl3 ya 98 LALAII DLS Ran13 ! Uc siwall 93 J3 - Ale Jl 9d el S3 lillao 
osn lead ul 0S: Jaic ual J9 » lead DlIg l39 200 N soul pig gd JoSay yak N pai al, 
sals ac val yo dl S9. dubai ai 193 PLAL yul Y all 98 J3» ala dal SI 93 633 
lea BA 0553 1 Jeis cal JB9 2gxall Ja yaSII ellog yul gl 0559 , del ye aK59 wuws0 
(339 dus 99 das mg le Al dan wal al Hg » Xgg mv UN 1 Jeb9 dl July malas LN 
MDS sagiil Aje Jai |. sawo UG J3) dll Ale Ja agac UH SN 0. 


69: did 4 Sulam Mi 98) Al (ds BNI 85153) (ulin) 12/128 dugiall ic gu goll - 
X9. JElI 93 Cuol lo yg! yo Les ad SY Aha Ala Ob 9d OI ll lendlg wis 
Jas ac Ali 13 We ul Knitall Uso dis lo pdii9  s9gonll Sic Tail aluall J3S9 wo el Riau 
lgu Igguwgo ul doi Ja ade Sl dc dil yu3) Jac Ul» gua ale Ryan Ssl9 , suoludh dwi 
28 yo lag Okallg , doudlg dawiSII J9 auol) : Abliadl JB Ig » Bolallg ugakuall Lela , ng 

ME ls laos: datll Jo 989 , dblal xl J33 999 . UBSoll yo garuall ale dal,S 

dilan 9x5 Ld ll dari JS al mkuall ole Ayu! das JSI Jp . 


'Ibaroh Supporter : 


dil Sy “12 1 Asull9 aril akuuodl JgS A3 IB3NI 85159) (umbio) 201246 dugill ic gu gal! 
As Kad89 . Josall Gs dya Bil Cu 0 Y, cabol R020 VY , duwiSIlg dal Jg55 pul) 0, dl 
adal adi Sl el) 93 SNI Asal 889 , peidb NI Lela awal 3920 Y Ail Jl SL, 198 deal 
soal s3 , s3 98 Lol g ld 959 duwiS9 Isu Jo55 doll y Jl dl dllsJl HDH9 . pena Ie 
SI yo) 10 Rai : LS gimoll 39 Jap , ac seh SS, kalao J9 , db) M0 US Ula Su 
lp dlaallg , Lg 200 Y il mili gull JaS mb Y » puoi va JB9 , ASIN 20 gullg mis . 
$$ lal yub N. Rod 98 JB9 . alan MLS $3 KS53 , 2510 la will 0 : Jiic us JB3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1482 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


S3 kal dllla3 yuls cal 0559 , dolan yg OS59 wuug0 yua Jas cal ye sb S9) dbull Ly) 
X3 A1 UN 1 Ji39 , led Jwaillg melasillS LN Lp Pull 0, 1 Jiac ul J9, 2 esa Ja mill . 


al Jak yo 543 | Ati | SIN 99 Dual S3 Callao( SE 55) (iis) 1410 caaele cd oli 3, 
9S s5 290 » Ainalesll dr 3: le Galau 35 LN? JESII Sules: 485 AI ami 4S sa ball Jaa 
alan) 3 K3 dil jbsll 939 » agildus Cw 43 yugilsy Yg 1 SSI Jai die Sesal US yo pull 948, baic 
JB | Jasall G5 A yag il Cus 0 N pabkill Ras0 il Cu 004 vla , dug Teull 9 Jasa 
| saga! 20 dai 23 Aku ag tis Cal 89 , p93UoI Sic Bola WN $ dang sai lil sallallg : sal 53 

POLA JAN Ielean soale seb Wa lol Palas 233 Islan. 


wang (dai) ) 00 (KW S9 (dual SIN 215) (5S) 11208 s4 2 mid de owl da 
(asi dg) 20lc Ja dal,S DG Ng Has gl dy lgad Agil shui Jo dwolo al i,ole » JI sugio 
SET) Sab. ya 3 Ge ls El le dasa Je dl jalak las TayiM 012 Ng A0 
Ob cg gl Ay al daayiS US lgu SI (OLI ausio yag, : A33 sud tolol N J9 RAI ale USG, 

Uni 209 ol lt ale alam law Tobisl Ls gl Laad Josul) ola selgww (SI ( loo dw3lay : Ag) 
SB 9x0 Ml S0 93 Jd ag Roll 59 La Soleh Y doll 98 2910 gol 0549 Ule aluog | alb 
tolol X8 la Jo sid slouslo doc LIS ISI Lail ekolsg. el JI ade SLALU Asal Jlg Laud 2leI 
ISI lola sal yal3 ale along lp Ag yu elb gl le alm Lab Luis Ya) gl lesu 3 dc ol el gw 
dd dub 2 wol doa Rat Jl ade BJ 99 ab eil,3 ole gl Lado ale soal, bis Wi 
gone 9 Lgu9 DJI dal S dg» yo lolg Lgislel pa g laa Wulo sll DJI doko! do yo dulaill , gal 
al cus d ole dal SE | yonao LS Ula dls gl Pole Ku I)liso s3 Ul dal SI asal Jlas YG 
AJ Sl Egioo 989 | ono Led ISI La DNA dm SM yul JS Yo pall « ulue ac olesi log dw5lo 
WS yo Las IS 949 OLS R0 dal IL ada al Jaa AS 9 Ma) al us dn es Sy 

S8) Aid asall UE 93 Id Iga dgaoll 93 JB Hllog HS Id yo abcl ga bd jai busa : 
Pe aan PA es TA 
Ibal sawo Kw Cal JB9 kl usisw 0 JB9 3519 bai de UU 5d 49 XI us ulc Wgroll Ma) pl 
Kadal jals gag ssl (Leul tlel X Jib3 : As) Jbil ade dwlull 9d9 Jlall us yi ole Kai 3D9 
Jl ac 3 lebol gd9g Jill us dc lal lu 2 HO bS 


2 Brojol Gemblung 
Ironis sekali bila masalah ini hanya kita selesaikan dari aspek hukum memasuki Gereja dan 
rinciannya. Mengapakah kita tidak mempertimbangkan dampak negatif dari aktivitas 
tersebut...........???? 


Dampak negatif yang sulit kita hindari : 

1. Akan mendatangkan keuntungan sosial pada pihak Gereja. 

2. Mendatangkan simpatik khususnya pada pihak Gereja dan ummat agamanya pada umumnya. 
3. Timbul kesan bahwa penceramah membenarkan agama mereka. 

4. Timbul kesalahpahaman ummat pada kredibelitas penceramah, sehingga mereka berbuat 
maksiat seperti mengumpat, menggunjing dan mencemooh pada penceramah tersebut, yang 
semua itu akibat ulah penceramah itu sendiri, sehingga ia bisa disebut sebagai penyebab orang 
lain berbuat dosa. 


Mengapa demikian....??? Karena ini sebenarnya terkait dengan keluhuran Islam dan segala 
komponennya. Jadi tidak menutup kemungkinan hal yang asalnya makruh dengan syaratnya akan 
menjadi haram karena faktor eksternal. 


Bukan saya sok ekstrim atau apalah istilahnya, namun saya hanya miris saja dengan mainstream 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1483 ) 483 


generasi Islam di zaman sekarang yang dengan mudahnya mencetuskan sebuah hukum yang hal 
itu justru belati yang mematikan bagi dirinya. Dan bahkan kerap kali saya dengar dan saya baca 
sebuah pernyataan, dengan entengnya mereka menjadikan gaidah toleransi sosial Islamiy sebagai 
landasan atas aktivitas-aktivitas yang erat kaitannya dengan teologi agama mereka, padahal 
teolog Islam tidak dan belum pernah mengenal dengan teori toleransi dalam berteologi. Kenyatan 
ini membuat saya bertanya-tanya tentang kevalidannya: Adakah teori edukasi teolog mereka ada 
yang salah, atau justru otak mereka yang mengalami konsleting....???? 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 
Memang ada dampak yang tak bisa dihindari, fitnah memberi kesan ikrar syi'ar agama mereka. 


Jai ly ds lo ati ALA gal say Y ha LA Ty AAN BI) sai Letak ) Ship, Sal ig Bad oa pi UM c5A 


? Ubaid Bin Aziz Hasanan 

Pada Sabtu 9 Mei 2009 tahun lalu Paus Benedictus XVI berkunjung ke Masjid Raya Hussein bin 
Tala masjid terbesar di Jordania. Di saat memasuki masjid tersebut sang Paus tidak melepaskan 
sepatunya. Bukan karena tak mau tapi karena dilarang oleh imam masjid lantaran takmirnya 
sudah menyediakan karpet dan jalur khusus sehingga tidak merusak kesucian masjid. Dalam 
kunjungannya pemimpin Katolik tersebut juga meminta agar para pemimpin Kristen Islam dan 
Yahudi bisa memainkan peran lebih banyak untuk mencapai perdamaian. Pertanyaan : 

a. Bagaimana pandangan Islam tentang kunjungan yang sering dilakukan para pemimpin agama 
sebagaimana dalam deskripsi masalah termasuk kunjungan tokoh umat Islam ke gereja ? ILPI Al- 
Hamidy Banyuanyar Pamekasan)| 


Jawaban : Diperinci, mengenai kunjungan tokoh kristen ke masjid hukumnya demikian : 


Mengacu pada pendapat jumhur syafi'iyyah kunjungan tokoh kristen pada dasarnya tidak 

diperbolehkan kecuali dengan syarat : 

1. Tokoh kristen tersebut bukan kafir harbi, seperti kafir dzimmi, musta'man, mu'ahad dan harbi fi 
dzimmatitta min. 

2. Mendapat izin orang muslim 

3. Ada maslahat atau hajat yang menguntungkan bagi ummat islam 

Catatan : Yang berhak memberikan izin bagi tokoh non muslim untuk berkunjung ke masjid-masjid 

di indonesia adalah pemerintah atau ta'mir masjid. 


Sedangkan kunjungan tokoh muslim ke gereja hukumnya demikian : Tidak diperbolehkan kecuali 

dengan syarat : 

1. Ada izin dari orang kristen 

2. Tidak menimbulkan kerugian atau mafsadah bagi umat islam seperti memberi kesan pada 
orang awam kebenaran agama mereka, menambah jumlah pemeluk agama mereka, dll 

3. Di dalam gereja tidak ada gambar yang dimulyakan 

Catatan : Untuk poin syarat ketiga ada sebagian ulama yang menafikan ketentuan ini sehingga 

menurut mereka boleh masuk gereja yang ada gambar yang dimuliakan. 


12. 279 Hao CA ea Um pa SU aa 
"agdlallg iris yul J33 989 sama! SI Jg59 49 agio adl Jail lis 389 "eawall Jual J3s9 KL 

AL small Jay ul V yang ? #03 laa JB. lulsuol yo Hills lpa3, sasl ye Hlg) 559 
Elaw yo dakaml NI A9 YAb Ul akual) 392 1 : apuasy JB3. slh al luluoi yo Siilb pgi3l99 . akui 
bslssAl 1589: D8 Al yaa lo Culllg JIN 3550) ls cl! 959 tor Yu al « Alual elx ol ola 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(148 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aluoll Gb axu Aly « Jgadl Gill Yo . 


13. 310 5x0 sale all sll A39, 
ade abu gl ay Ul Uni NUN Halal NI 3g al Jasa 98 IS Liliuul ISI UL gs 3S JI, 
gl dod Sic9 Ulu syok) doluno JS 98 4 US ISI dag alaou eliay gl sud ALI yo Nlgiug d), 95 
Jl dil elu « ol sila laS bias uji ye Ss3 lb si, ld CL Ul ld Hold Ja US Ulg dira 

X9 yo ago SU dad sa Luo JS « ul 3 yaa ds Jl Gaia Up SAB EL ENI 0dd Lawa Jas ISIg 
akun cd AilaJ I5S9 gulg Jl JB alel Call gl Ula Elo PH LI Asi Yg JSI loo wd ph 
Ol Al oya N J9 050 lalle US ulg Isu ogiso3 Yale US ul OSN IL Iss Ig ll alun dal5 gl 
Teen JS Isa Jasa 4d SU 3 dawai 43 LSI yuglag YSI db JS Y Ul ule b wu 
59 urauoll sll GI gi Al et owalg adl OLS 9d li le29 0169 Lis 3S yu Iu 
ladasl lgsg Jlsollg Jilall saluo 989 laku CSI NI Roll 49 KiY Y wubg Jl J9 selual JS Jas 
agya ol JIN JSI yo 89 pa ISI9 Gilol Z3 yo UI 033 lagowolg sell dulal Al yo Ul byitu 
agaula 39249 Soma! 49 Agdl yul A3 paris ad UB erolw@nll Sluo Jgs38 3 gl sll ilgo Jl 4d ale 
aluag Ale All sda wuih Cdlol mali 93 Jatll IS 9 mgdlistual Gu ISI 3950 X9 meodbul se, ISI Ul 
Y aluo ade d IgJgllain Dul lain! Asu Asing subg Jl JB gaillg ses yo Ussia X9 HNSI aral 9 
Suluk anda 3924 X9 Honaoll yo y0 Ria19 UBI Elow yo JSI gioy Y Lulowol JB cal Aiwoy 
del dilg bil ade dna j3 K2) Ul3 RAI ole pulaill Asing Adul Ru 


14. 437 5x0 pic gulill 5 al € goxall 

LB 399 ad Ulas 04 dilas Jail akal! SL snuwadl LSI Jos» 59549 WS (doll Sguw Lo Jo35 los) 
WII Jgaay JET Gudang agil all a55 a20 Igoluo Igalwl ola doa! 9 A3 ng UD 133 UlA0), H3 
ud sbwwall yulS 2uc lg ISI Jos» 3 954 dad HJ Iaedo JUI v4 Solo A8 Ig mwl SV 2540 ul 
pu lolg siSo a53 JS yo IS LN luluol JB & gomll & Sg ll JB. go 59 4So souwo AI plwall 
Cull yo LSou Je lis ISI US ado SI Jaga dio Ri049 Kaolwall YSL A9 Lag Souw0 JS Jay « ul 9 
ul ls Cydolp yag UD sulisII Jas 3 3509 dusisll Cll89 HI Sou logowol le59 G3 powoll 48 
sadll T 9d K9 C3 Sim Son as, agor89 agll Jl VI Jiwo Id Lole asu Id Lose Js8Y) JB 
J5 siy Sold! HE JB (AJ XI a lg INI sah Jo55 SW 95X) Alai wllag ala 
dll WB dl. UII ade akal uc dl AS Leiog Jos 2,9 LA NI ala J ySI Lg Snuoll II 
J5» SI 4 92y A9) Ela IluS 98 JB (doll AI Jali dnnuuo Ag loo p JI Jos SLS 3921 X) 

sd leo 9 0d JI s5 Luo Jo59 9549 (AJI snluo jasa loil) Jlei Jgil aluo USL J9 JI snuU0 
gs» 592 1) susallg Balidg sa sell mc u4 sc Jlbg Il leidluoal WA lgi lol 22 isl ISI Goliwallg 
kalao) 


15. 272 5x0 JIN 2 all alaial Ati 9 Elina! disi 

Has bg sellongl Kali mel 5s ana lea lor sate sala aah alta so (al sala) 
we 49 bileo SL A9 do YLul WS) 3 dsloall yo Rias 38 LSI awallg dual Curl 9 9S ES log 
gini eludil gl yA! dodll Asi SSI dio 3 UN Cowaall yu yo Rio llg lagio 3 Sie Y MY : Co 
d yaalglogiro Jalal lisa , sal gx590 s3 Ailio ade laguisn dgdu altu 9 E gomall 43 bS IX Jb lagio 
arema seling El ab sagu cako-alas (Sas EN Soul sauna esa 
IsS suU 

3D9 Ao sll clissl pagg Ody Md ay Y gd Bio Do AISI 99 ad susi (ll bel all yo Zias 8 J3) 
Slgoll gag do all ekuil 9D aluoll ale do ya j ino el US d3 LSI Eg all SIN MLS) SSI gol 
Sawo BII Ja29 5135 pagi db dulin le R0 Samad op ISI Ado Pali le dia yui) 
as lo Ab sutu al ( EXoll yo Yg Ag) gal uli A8 SNI sb lo lol» Ja3 US 9 SI aluall 3 dal) 
Ego! 39 Ja Mall Ob 93 Ul 4 2x0 SAI Saisol 99 ola AI Doa 93 JB ( lagio gioi JS ) 
lesio 999 5 pot od9 DI Ausad SITI Ci lil 0 UI 98 lag 259 lo3 48 HS Y CAM y3 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1485 ) 


lgisl3 5929 ole doncg dc will gisls ac ole sial Jos USAI Kesal AS 93 DUS sewa yo 
Sy lil wol yo AXSII9 dc il 


16, 399-398 1x yuli en Kue jl oles drisoll Ud gol 

Jsi3 Solaill usia el auto Tawllg S Las J9 Sagall Sasio III it, dell 98 JU (aw s3) 
Is ul da3 yo Uisio pd UX 128 VX Co Al paid lal Ul Ula 2 us 93 JB agil dagu 

Ya sala Les JIE II lela pasa JB sb GBI 939 juan yalXS slsall cal JB NS V9 Leule lo yi 
A30 US 2D NC das CS019 290 le US Ulg Ldos9 Jay oue 2 m9 sgil all de 
AS ga Ku JLN ta alah ana elu Ana: 
dg 2539 Ag yoy lali ui HNS gil JAS 99 pgilusio aulasig pgidle down alas Ad less )lebol 9 
cluw laS dalaro 4.912 le9 US ul ISS9 dio UJ aggio ic lolos» Lulo giioy Gleill 999 | moiso s0 59 


IL AST yo mat WI sll ul o l 

bole (Dl 3953 A9 : V93) daliso d9 lg29 KS Al lo pgidb Al SNI dibiiwall pgiUS Jo5» 3924 X9 

USA Slo5JI JS uAiR09 addb XI deal Jal pwilS Jo55 akwalh 2950 X9 wall 3c Fall JB 236 suga! 
lal u93 loo WS Isl Ix» ay lb uc el N &dg WS « ud d59x0 lead LSI AJ ISI Lo dc Jgo»o 989 

Dl dna dirga YAI mgwiliS Jleg DINI duolg LgiN Agidl use dos j3 NI9 


b. Bagaimana hukumnya seorang muslim lebih spesifik takmir masjid memberikan sambutan 
kepada Paus dengan memasang karpet dan memberikan jalur khusus seperti di atas ? 

Jawaban : Boleh selama tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukan bahwa agama islam 
adalah agama yang beradab dan penuh dengan toleransi. 


| | 1120 —x0 CJ call yuleall 295 
PES eny al on saka al Yuan al ale Andara s0 sal yan 
Sl 225 ul dioda (S3 639 yullals 353 HIU clenlg subasillg Adul ic sagiall 2Ygal 8 
Gas ge Al Sliy Y oles Al 63 Usolall ls Y9 all Il yo ss 29 doll JaY Gulsall 48 all 
ul Kasual Jalg Kabid! Ky AI ul gal Ialowutig d9 ai Ul KSO 0 AS 9 34 Ala wall 53 Shila Al 
98 Liu bl SI lawu Y dooll Jal go glg dic cagio 963 82130 gala! aus laulasi 90 dx lo K 
Sha ade alis AN Pala yadl-58 MI valali s3 Ansil Ja abal S3 Y3 caingall ehoss 33 
Pa Ka 


18. 209 5x ll sad sus 3, 

An ul atang ? SILI sg 
dkas ade Olga 98 al 53 Ng GalaJ VI dlu ly Yg , dis3luao d Sig , dnulasi Ji ay2N9 . (NM dc alkali 
dildgl 2x 939 » oil aa yo olesNI 198 Aoloig doc 055 de Jasug pgyall 43 le Gusug 

S9 Batu YP Allg Bull Ale JB UI yS0I 00 lagi Gisollg 40 busa 00 Usang ! Jl sil) 
Ria! SI sara 98 33 AL JI anal g55 lolg . Jab Yg 3s Bulaal Iso gg Lulus Ul s0, 
Siau load syg ul HW - wllai All aon 2020 Hivi s3 II sllg Jono misal Roll A3 
JI SI (ul 30L ul aging Jai). Rim sdane Y Hilu ai Wil 989 . cagil Jl ul 
calo go »leralls Jill slab! agale ug 1519? ami 93 JB Uu sumo Ud ae Ul HWS lagdls 
awgl $3 leab alun! doa Ul alan Srges Jo ISI? SSI 93 JB CSI memulai pe Cnolwal le 9 
Jay gl ISS9 0,5 S3 Lao Lusi gi al lg EUASI la odl UB Jual US USA loulasi Ul9 , 4 yul NG 
saga all JB Io, olisl aobic gl lisa gs al ola vw NG Abu dl UB Jana Aa alun le 0" 
A8 au ale ng Ud TI pabasis AB AS SSI LAJI 5N SAS lc 9d log il lukis 28 Ul9 
42 gi Lo Jl Ka MIC Hy 389 UDY 283) Mall a53 ISI Jo sal pub Wa yo G3 


19. 51 5x0 sll 2 JI dd gob0 du 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1456 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI pari Ulas io selgiJI yo Jos dc Hniivo debsll ad Ul Sogill uc bl ad usg 
Oli iole US Ig Yg LIL pw ago 9 laa Ayi Lgiog LS all Yosua US Ula Jowll 
dago pul lriuo @gloo ll Cube M3 LS loS All UsiSOlb slairYI dolan 128529 pgilowb lgsau ul 
Boob sll slasl sal A89 daan yaa Ul LS gg yul di plamal! pulai toloriwl Lau 8 Jasl Ula 
up uasisill Uc Ji 6S alusYl ic II ade pdl 5195 Lsul 489 daluooll Ja al Isalla 38 Jl 

Y ul bul 89 INI drill 0 JUNI Gwls0 leg dala Jo adil md IS MN Sia 03195 
agodl ang ale Siu Ji dalan lg SSI ac All 93 UlbIL Lau 


c. Bagaimana Islam memandang tentang perdamaian antar umat beragama ? 

Jawaban : Perdamaian menurut pandangan islam adalah sesuatu yang sangat dikedepankan 
sebagai landasan dasar hubungan antar umat beragama selama tidak ada hal-hal yang 
mendorong pertikaian antar umat beragama dan menghalangi dakwah islamiyyah. 


20. 159 : 5x yamg MJ «JI & gosoll dasi 

ol decal Hb yo Bob Ul ade €g mio Ul pewasy J8 ola ducg sio KUw  slolell Alisl »5) 
9s SS ol dim! Alas gollg doSaJL Leg AUAL Ita lg  Cnalwall 88 Id sdg Al 
J5pN land Ar Allll Sega Kode duo Hua! gal da pl dala au 94 pg lb GC elu. slenll9 
sll 93 perilly9 Se soluna 484 gs Slawi Jl yo yAYAI Yg ul VI dcalgngl yloh AS 53 
Tau Ali ISI liS 523 368 X9 seal Jal alun JS le ca v3 US suolwall ade Sxicl UB . 535 
gala! ey Sell yuli -2 dil LIS AYI CulS do 0 H3 Ati Al IbI3 Bl ye btw HI yo 
lake 5 ai ypall lal di Klu lal gl ulu (0 mlull rsay lo Ualay mllo wa ypall cyall 193 peyillikog 
Se es Ul eesa eselus Il alun ob ad co wo bar AS 
gol ala dgcall Hy Jd yo dinda US ularal 299 do dlwAl Boca dilan €9 Mio olga UI 9g0alI 
gal) drs JI dlu gout pe3 ID lc ely9. B3S dio Jari Yg Jl Jay Y elsicl Lyakual Iny abs 
dlu A03 le liS 1553 Jl ll Gumlwall 46 6305 A1 : dal sel gidlg Uuw code dd 
uslul 9D alwi .2 - JG ul ol- doil LS WS Lgio B3 Mpu Al Isl LL US lot Lio H3 M A6 ISI 
AA AA et AN PATIN KO 
Lia ls! adl Said yo A99 Lalu 69 WAS 21299 les yo AloJI Riny asi goa) 


21. 1055x0 duill ullsall 

d3 BSI albll X9 BIS! dilking SIS do yal Call 3350 1715 ale Ja Sl (Aly Y s3) 
ale dil ala - yyuill JB Call ssl Ju dis sngio el J9 Jldlg aill 43 y3S lal ogi aluoli3 
Bye Bai Al A3 6d lal Tual Ig dolisll agg Talas Allall :— plug 


22. 312-311 1 an dimllg Ll SS 
alisi lo wu sig dl Is ID Lg HN Lepai 3 Tita Loyal ul Say PI LAN OLI Kalsel 
583 Bil yo HE call Sauna! Ala Jami sel Rd USG y4S st tag Ul asi yo peaiolao 0 pall ul 
ag cl Lc gaA090 59 uli Agil 09 agil gac 9 T WS sial! s9 lc sad al dal £ Xl 

va Jis "Jo suniioll Alus Cblasg diy ti Sio VI € au ad Jl gl sa II UI ll 03 Jlall $$ 
Tebis leo bebas 08 Wb 1901299 ti dgill9 Sisdl Jilugy 190989 duos Bgcal Igo jl 
Cb moto ag Is SI gl agilbglg ngll9019 mpasi 69 eyakuall ade Isis! yo Jl sulll moto Bb gi: 
ye catu WI Jb LI oa 49 Igivonig & lap il Lo dll Islsilg JUNI Ye gni al yo Jl 
ae ne 
JiB 89 ngilS9 wamuall Hai US gl duda Sgcall ye Lelo Jlall all R5 yi isu NI moliali osdg9 
sal ur sale dig ena Uban in Jl Jal 5 sel JiB9 saokwall ye9 dasi uc lolas ubuoilg dil Jaw, 
SA Audi 58 Egrisall JlJB d0 UUS ale dilbo Kuakual los LS 739 Us call Ul Law Ulb 
0 melosii oad Saw lo SS id deg Hill yo yo ya Jl gd WII Jus 0 lol uin 
gl delaadlg Agil 2S NG silam JalIS dns gl dugiill gl dan suidlg doll mol 0 dll dilas 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1487 ) 487 


Y LN lela yo oAJI AAN AS 38 JB Ul ol cb gl Ulgosdlg ARUN gl dmoslla Halal Kal 
Al ll Juta adl basil Slendl Ol Jltll BILA yo Real9 SlIS9 dika 0 Ul Yg dll do Ne Lay mata 


Sumber : http://angkringlama.blogspot.com/2011. 04 01. archive.html?m-1 


? Langlang Buana 
Wa'alaikum salam, untuk jual beli yang mendukung terselenggaranya natalan, disebutkan dalam 
Al-Fataawaa al-Fighiyyah al-Kubraa IV/239 : 


Ai glan ya SI dal jl) Ud OgoleaY UB Yg Lao Yg Jadi one Rolaan ya Lai Lil mai mang Ol pelan JAV CE 04 JE3 
SIS ya corak gir PIN VI ey ai eh 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/706704332685711/ 
www.fb.com/notes/759733774049433 


3028. HUKUM MUSLIM MENJUAL SESUATU UNTUK 
KEPERLUAN NATAL 

PERTANYAAN : 

Assalamualaikum ?? Tanya..... Ada sebuah usaha Kue terkenal dan melayani pesanan berbagai 
macam jenis kue. Pemiliknya ialah seorang Muslim....... Yang jadi pertanyaan..... Apakah haram 
hukumnya jika sang perusahaan kue tersebut melayani pesanan kue Natal??? Sebab saya 
mendengar teman saya bilang bahwa membuat kue Natal untuk Umat Kristiani itu hukumnya 
Haram.Tentunya seorang Pengusaha mempunyai ke-profesionalan terhadap pelanggan.... Bukan 


mencari keuntungan semata, namun melayani seluruh pelanggan tanpa melihat perbedaan yang 
ada agar mereka puas. | Watashi Wa Nita Desu | 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Menjual kue natal hukumya tidak boleh karena hal tersebut dikategorikan membantu ibadah orang 
non muslim : 
AAN ld Udi Ogolag Yg G3 Yg Lol Yy UE Y ons Rona oya Ui Li ni pa OT pelak JS Y CE ol JU 
&INYA SSI Cage Ceyaka! gia PNY Ce AYAT de pb Hi ylaa 
? Masaji Antoro 
SO ga Uya GA Sl lag dala AI ala al ye Lah A3 «Flex PSU Jal aa Jalal - 17 2 SSI Ja aa Jala S- 
Jar cd Jala das (2) Anya dang Jet II Lela (nyaa oya SAB peang Male Al aan da2 Ly CL) Byamdki Jl Ta 
(188 715 GE al) aa ari M3 maki Il Ran Goa oa SAM" Esa (N) € lala 
AI Aka ad OM Laka (2). sm OA SU oonny Sby Slldll deret 3 Geli Udi JB. led JI 
Obeng Ieilud! D (2509 | 1429 | Sy AN ed ai" £ » Uelab Ga yg oya SAS lag ala 
SS (12267 37) sudi. 


Hukum Mengadakan Transaksi dengan Ahli KitabMuamalah dengan ahli kitab diperbolehkan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


karena dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa Nabi shallallaahu alaihi wasallam membeli barang- 
barang dagangan pada Maysaroh, dan beliau juga membeli makanan dari orang Yahudi, juga 
mengadakan gadai dengannya.Ini menunjukkan bolehnya menjalani muamalah dengan mereka. 
(AI-Mausuu'ah al-Fighiyyah VI1/147) 


2216- ma LS PJB Lapis Al ng SU Idr PI Ae ya Ulat Ul ya dal 30 Olauku or 2 Uialor Olagd yel Late 
Ha JB ian pl IU af Rela pl Lt pelan Aa AI lap Ci JL Led yang pita Beta Jong slor & el dala Al ke il 
ci Je MA Jala 0 AN aa galg el adi Ou" 13/5382 (2618 13 o8,b -2216 EyASIN" IL dia AA 
creldi Gde DA Fat Ag Ca La gag VI jie JUS Alan 2 Jas. 


Dari Abdurrahman Bin Abu Bakar ra, ia berkata “Kemudian kami bersama baginda nabi 
Shallallaahu alaihi wasallam kemudian datanglanglah lelaki musyrik dengan menuntun kambing, 
Nabi bertanya : (Kambing ini engkau) jual atau berikan ? (atau Nabi bertanya, atau kau 
hibahkan ?), lelaki tersebut menjawab, dijual.Kemudian nabi membeli darinya seekor kambing. 
(Keterangan jual beli dengan orang-orang musyrik dan kafir harb (kafir yang sedang berperang 
dengan orang-orang muslim), Ibn Batthaal berkata “Mengadakan transaksi dengan orang-orang 
non muslim diperbolehkan kecuali menjual alat-alat yang digunakan untuk memerangi orang-orang 
muslim”. (Fath al-Baari IV/410J. 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/352286468127501/ 


2 Khodim Piss-ktb 
Menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab mabsuth Boleh : 


Jla3 Iilio li al Ja Also Sol ail S9) lo ole dki Jasiuy yoo - ac dil 44) - dio US 333: 
calo - Ul Ismi 005 89 Als yAsu? sdil 389 LAS HH Yu Jl dilko AK ALS KN) Sial SIG «AI 
lo 2952 3 Ul Ismi) mon NY jl ade o ogtbbsiuulg #0921 US siuoll « ul So, b ac. al ale alil 

al Lgi 4 Audi #duall Ale - Jli3 selay 51513 - alus Gale All sda - dil ga) adl els agio aksi 
dilas - uc Ul 9d) - daglao Lisy JG Jl dos, - Igo YS S5. Kagale WIL Gusi YSS (dg 
m9 a33 sila ul alel yul gd Ula :JG AU doa) - Ig mao le les 209 sig y AD Eli Lino yo 
o0 yak 3 Jas al alan £3w dun 8 Jay Auslao mba Sl sol I dlila sauna sandy ul Glsl 
su - ie dil yua) - Fuglao 08 dori H8 Cuma cus Jilei oh :Ja33 lis 9 Ria sed HPS 
sin ga la2 53 - All doa) » digis wal Nb ga B3 El SIG sandal Lay Sl Sial y JL: 
ukusisY Giob 38 LS - dil don) - H9sao el pliaitul Sgnyuliil bb 3D LAS» d1 Yao cuLalis 
slh dal ,S 93 Al lagos ) - 30509 Um gl ll Ud SI. 

Ja Kena balian seas Tali ana sama sung: 


Maka hal itu menjadi dalil bagi Abu Hanifah rohimahulloh pada bolehnya menjual patung dan salib 
bagi orang yang menyembahnya, sebagaimana itu merupakan jalan analogi / giyas 


Tidak boleh menurut imam ibnu hajar (syafi'iyyah) dalam kitab tuhfatul muhtaj syarh minhaj : 


Je ea aah aa 


0-w. 9 


Pe en AN 
Kapat Pa Dl ebi yi Gan HER Tea gih Jala yet ah HS pe ph op ba 2 Gt To pai Ge 
Omi Uot saka BY 3 UU 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1489 ) 489 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/706456986043779/ 
www.fb.com/notes/759738257382318 
www.piss-ktb.com/2012/02/1194-jual-beli-dengan-non-muslim.html 


3040. ADAKAH SURGA UNTUK JIN DI AKHIRAT NANTI ? 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Bangkalan 
Assalamualaikum Wr Wb. Apakah surganya manusia dan jin itu sama ?. syukron forever 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama' tentang masuknya jin kafir ke 
dalam neraka, tetapi mereka berbeda pendpat tentang masuknya jin mukmin ke dalam syurga. 
Menurut pendapat yang benar adalah jin yang beriman bisa msuk syurga, ini adalah pendapat 
yang dipilih oleh imam ibnu katsir dlm kitab tafsirnya juga pendapatnya jama'ah ulama' salaf. 
Sedangkan ulama' yang berpendapat bahwa jin mukmin bisa masuk syurga maka mereka juga 
berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa jin cuma berada di emperan syurga saja, ada 
yang berpendapat bahwa jin di syurga tidak makan dan minum, ada yang berpendapat bahwa 
mereka di syurga tidak bisa melihat kita tetapi kita bisa melihatnya kebalikan ketika di dunia, ini 
pendapatnya Haris al muhasibi.ada juga yang berpendapat bahwa jin mukmin tidak masuk syurga 
tetapi pahala mereka adalah tidak masuk neraka dan mereka berada di al a'rof. Wallohu a'lam. 


- kitab asbah wan nadhoir imam suyuti 


Haii Letto lai de A0 ae Ogaltg 6 RE Ceginga Jeraa Ja 1 Hlinely JUL 3 AI JUS ol 3 SY 

pab Slably «Ro ya AT Jp LOLA LS) 2 eld Olsen dy lia Ale ly) Il dp 2 adah yag yes emg 

V3 Jay Nya IS) ale 4 RA Le Oles AI le Jah € Lea! ebay «ed Ladang UE Sl meal ULU « aYIY 

Abel Ogoh Cedil dl Of IP seed ME Kai PAS SLAYI Op SR 1 Jdy JL oya Ill Aly) « Usah 
bia 3 Ade IS LA SS 4 Ur V3 AL RA ag OP. 


- kitab tafsir ibnu katsir : 


cretada dy 1 Jaa ISA ergatang Jakital A83 6 Siku! ya Rekan Coadika yA LS 4 Rebel O gltay Oa YI SAS mein ga Ol Ay 
2VT Ga Oleor day pia Ale lay dls dp din ya 63 IYaaYI Ida G9 (74: ya JT (Ot NY) A3 Ul 
AI ada Ae TU Ay 6 AA pegiat el jar Jam Ob onditl de Ia cl aa «| 47 46: yE NT Or, 
JP IE petaka era Il 2S ea "ade LAS 4 SESI Lay SET ya eeeba Yg "IU 6 Om ya del IAI KL 
VA pp Aa or aa ad Rab Jl ed SH Ai) La SIS AN Y dag gaga Of SS Yg « TJB Ol JL 
Get Oa Ng (ST aa ah II 3 HI ja al yag» lori Go Up Lean, 3 Opi Ula Aidil Rp3 Ogah 
Inap 4 Tama! O yagla Lily 6 Oya ps Yg Rb 3 OS Y 1 JB ya Gal yag. AI JIN Gde IS Le pot 
Leale Jo Ig 4 JB Lah JIN ol JS)» ani ya AV 6 SUYNS Cpl ASI lalai 0 Lage « uni, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1490 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/759549310734546/ 


3085. PERBEDAAN 'ARSY DAN LAUHIL MAHFUDZ 
PERTANYAAN 


2 Fikri Asim 
Assalamualaikum perbedaan arasy dan lauhul mahfud tu apa? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Berikut perbedaan arsy dan lauhil mahfudz : 


ARSY 


Om LAS Cogon ya JS Una La any ALA Lady 6 Dalami Gap Adel) 6 Al Gp AP SO AE ala dot ea 3 3 
AI le AI ag ASIAN ALL Gil 93 aa yeh Ula SAI al 30 Boles AA 3 AI Ob Lely GNI slama 
CG aloe ai yh 


Telah tetap dalam syara' bahwa arsy mempunyai empat tiang yang di angkat oleh malaikat. 
Sesungguhnya arsy berada di atas syurga dan syurga di atas langit tujuh, di dalamnya terdapat 
seratus derajat, jarak antara setiap dua derajatnya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Dan 
juga sesungguhnya arsy dari segi bahasa adalah penggambaran dari singgasana bagi raja. Maka 
'arsy adalah singgasana yang mempunyai empat tiang yang di angkat oleh malaikat, arsy 
bagaikan kubah bagi alam da arsy adalah atapnya para makhlug. 


LAUHIL MAHFUDZ 


Op Aa KENA oya Uli slia Byo oya Ubi Long Gilas AL Of 5 IU pelan dal bl an Al ai Ol € per sal ya « 
la La Jing «Jay jang aa Lahg € Ijng IR AA BUNIY Ogan pp IS OB Sy. 


Dari ibnu abbas sesungguhnya nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : " sesungguhnya Allah 
menciptakan lauh mahfudz dari mutiara putih, lembaran-lembarannya dari yagut merah, penanya 
adalah cahaya, tulisannya juga cahaya, bagi Allah dalam lauhil mahfudz terdapat 360 pandangan, 
menciptakan dan memberi rizki, mematikan dan menghidupkan, meluhurkan dan menghinakan, 
dan melakukan yang dikehendakiNya." 


lb oh Ian SI Oa ups dgan yg Ona Mag « (YI A39 4 Ola S YI JI Y ca degu: Ju ws dus 
ya alis « Da Gel uu Lap, « GI sandi Ou La Jo «slau Pur uh dB ab alousl aku) 
jl d gmn AS Ca dadig Celah olidng « OI, 

Dari ibnu abbas berkata : " sesungguhnya di tengah-tengah lauhil mahfudz tertulis tiada tuhan 
selain Allah yang Esa, agamanya islam, muhammad adalah hamba dan utusannya, barang siapa 
yang beriman kpd Allah dan membenarkan janjiNya, serta mengikuti utusannya maka Allah 


memasukkan kedalam syurgaNya.". Ibnu abbas berkata : " lauhul mahfudz adalah sebuah luh/ 
papan terbuat dari mutiara berwarna putih panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya antara 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1491) 


timur dan barat, kedua tepinya dari intan dan yagut, penanya dari cahaya dan kalamnya 
tergantung di arsy." 
JA Or Pai Jika JEy » Ja yal Rpr 3 Baal mal 3 Sila ya ore) MIL og al J3 » 


Anas bin malik dan juga yang lainnya dari ulama' salaf berkata : " lauhul mahfud berada di dahinya 
malaikat isrofil.". Mugotil berkata, " lauhil mahfudz berada di sebelah kanannya arsy. Wallohu 
a'lam. | diringkas dari kitab albidayah wan nihayah imam ibnu katsir |. 


LINK DISKUSI 
www.fb.com/groups/piss.ktb/733808326641978 


3103. TERNYATA JIN BISA BERKEMBANG BIAK 
PERTANYAAN : 
2 Asyifa Aj 


Assalamu'alaikum, kalau boleh saya bertanya, jin dan setan itu berkembang biak seperti manusia 
atau tidak ? terimakasih.. 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 
na JUS ea j3 JS SEA Olla gan JP dai Ai SI PN SI yabel Jasat U Lagis dil ab) Cake cal JB 
PI aah or LEO edar Jasa SINI S3 Al Aa JB) Ketan SL oya Cb ya PIN Oya ea 
Dhan WNI cola 
Ibnu Abbas RA berkata : “ Ketika iblis diturunkan di bumi dia menikah dengan dirinya sendiri dan 
membuahkan empat telur yang terpisah.Disetiap sudut bumi diberi satu telur,jadi semua syetan 
yang ada dipenjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut”. Mujahid berkata:“ Iblis itu menikah 


dengan ular yang membawanya ke surga ketika mereka diturunkan dibumi dan membuahkan 
empat telur. 


2 Ghufron Bkl 
- Jin berkembang biak / punya keturunan . 


YAL 3 yP 1 Baaia LS Lau 
OA 33 OpaKing Oyriny UMSU Ab del Lala. 
- Jin itu melahir langsung 9 dalam satu kali melahirkan. 
YAN 3 yP 1 Bae LS Lau 
AA) ORI Tr Of" Lagip Aa ya ot AS 0 SU) Elo ad oil dil ay apr oil BN Ie Ah 


dna adil oya Abg VI GAY ga Wp DG eng Tr OLI GA Ha Taat el pr aja" 


- Ada yang berpendapat Iblis berkembang biak dengan bertelur . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1492 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YAI 3 gp Ban LS Any 


SMS oya Any Lag Gada Gak UP JB JB Ulin Fb laa. 


Y.Y: ve: (Burn ENY Lean 

Apa IS TPS AA IA Iu ye 3 La Grdl GLS Goal olah Gd He — Ji — AI OP omi Ul, 

2 Uanh ) Wan O yaa Aslam IS uya TB 6 Olga. 

Sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan dzakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha 


kirinya dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri maka keluarlah setiap hari sepuluh telur 
dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. 


? Mas Hamzah 

Mujahid berkata : " Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri kemudian 
mengeluarkan 5 telur, ini adalah asal keturunan iblis". Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah ta'ala 
menciptakan dzakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya dan iblis menikahkan 
paha kanan dgn paha kiri maka keluarlah setiap hari sepuluh telur dan dari setiap telur keluar 70 
setan lelaki dan setan perempuan. 


SP pamii 
old GA gl — Il AL Of Jay and Je Ie 3 Well Oa YP demi TP tr Jerat Umil OL 1 Ant IU, 
Hi Unadi 4 UUlaudi O yana alay JS ya TR Dll eat ay IS Pub AA AA AS ye 3 rd Sad G9 S3 sal 

Cab pol Usa Debbie Uja pegal Jis peealasly «alat ya Ty 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/765483453474465/ 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/357-iblis-jin-dan-syaithon.html?m-1 


3111. MITOS BURUNG NDANDANG ATAU BURUNG 
HANTU 

PERTANYAAN : 

2 Asyifa Aj 


Assalamu'alaikum, Bagaimana hukumnya mempercayai misalnya ada burung ndandang ngelak 
lewat atau bunyi, berarti tanda ada orang mau meninggal ? 'afwan. 


JAWABAN : 


? Yai Masaji Antoro 

Tergantung sejauh mana TIYAAROH (firasat bahawa kemalangan akan berlaku, seperti melihat 
ular melintas, upacara setelah menabrak kucing, percaya hari baik dan buruk, dll.) yang ada dalam 
dirinya, uraiannya ada 4 macam bagian, dan masalah ini alhamdulillah telah dibahas berulangkali 
di Grup PISS ini dan telah didokumentasikan, berikut uraiannya : 


Kalau meyakini kejadian baik dan buruk akibat pengaruh dari tiyaarohnya ( tersebut bisa menjadi 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1493 ) 493 


kufur, tapi kalau hanya terkait secara 'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut 
tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali maka Boleh 


SMS Sus 3 ARE OY Sg Il UR NG Al gl Ain pelan NAS pa INA ALI Ja pl Jana la Il Wil) 
OS) BINI BY Al Akitnng Jia mma OS OLI LI ye TEA gal S3) Lalai SB YG La Larj us ja 
AB Akin ya de Ja AI ala Lenny Ab Up Sais old. Jong j0 AI ya PGI LAS Aa NAS aka dil Sol AI Gee 
DI Mala Pbb GIRI Sail. SUgka ya Lage ppm 


“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah 
atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat 
melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna 
maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu 
Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini 
bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat 
dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela 
adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang 
mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)”. | Ghayat al Talkhis al Murad Hal 
206 |. 


58: pd 

PS ad US Leola SILY ma Sai, SAI Ellen SAP Drbdly IV, OI JUS dead ol YI Of kiss yah 
Ob Op Ajal ELA CabAL Jing H Ata dab Ja BG md Al ILY OYP OA Jb pad AI Agil 3yia jl p LNYU 
Wany Cola II ta Jae GS AI ya PGI Ass yag AYAT PAS TAP IY dah AI Upik B jakig dal tadi Jleil jt All 
A3 TAI AN de UST elasY Ol jaman K4 AB Aib ASIN JI SMS 0 pr Lang Jalbr ygd WAE mama Y CLS lis La jDU 
—al Alb Of Pel oya yeh LA panas CS (Soe La Slepaadly Cola Cg Joerg Al ya JGA Of Mae 


“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti 
api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, 
minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan 
Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, 


atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut 
pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasig dan ahli bidah seperti pendapat kaum 
mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan 
sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirirnya, 


atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab 
akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh 


atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab 
akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah". | Tuhfah 
alMuriid 58 |. 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/239857816037034/ 


2 Mas Hamzah 
Tentang tiadanya kesialan burung hantu, Rasululloh shollallohu alaihi wasalam bersabda : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1494 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dala Yg 3nb Yo Ge Y 


"Tidak ada “Adwa (penyakit menular), tidak Thiyaroh (merasa sial), tidak ada Haamah (burung 
hantu)". HR. Muslim 


Keterangan imam nawawi dalam syarah muslim : 


Jet Jab ab oya Bak! PI gag RAL pel Kajal Of Wal 3 Ong ah (Ala Y)) 1 ag ale Al ae dp: 
oat or LIL pd ag € dal Ujang gl 4 dadi AI Aa0U Lal) pull ld le baka II LIS 2 JG. Raga GA. 


Sabda Rasul shollallohu alaihi wasallam " tidak ada Haamah " ini ada dua ta'wilan : 

1. sesungguhnya orang arab merasa sial dengan burung hantu, yaitu burung yang dikenal dengan 
burung malam, mereka (orang-orang arab) berkata : "jika burung hantu jatuh dirumah salah satu 
di antara mereka maka mereka berpendapat bahwa itu adalah kabar kematian bagi dirinya atau 
sebagian keluarganya". Ini tafsiran malik bin anas. 


Ol jaby 2 2 yag celalali AT pumdi lil 4 alat Hala Coat Ag, 1 Jah «chi pas Of Ain LIS ml ol yu, 

SUS ya Okita Lagi Abal ALS y 6 M3 Jar eng dala Ah Ula Gl Un 4 UML Laga LA € one LI OS. 
2. sesungguhnya orang arab mengi'tikadkan bahwa tulang mayat atau ruhnya berubah menjadi 
burung hantu, ini tafsiran kebanyakan ulama' dan yang masyhur. Dan boleh juga yang dimaksud 
adalah kedua hal tsb karena keduanya sama-sama batil, maka nabi shollallohu alaihi wasallam 


menjelaskan tentang kebatilan tsb dan kesesatan orang-orang jahiliyah tentang keyakinan mereka 
tentang hal itu. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI 

www.fb.com/groups/piss.ktb/752969184725892 

3136. MATI TENGGELAM TETAP MENDAPAT 
PERTANYAAN DARI MALAIKAT 

PERTANYAAN : 

2 Maulidia Dia 


Mohon penjelasannya...! Kalau orang meninggal tenggelam di laut / dimakan ikan, Apa tetap 
berada di alam kubur ? Sertakan ibarotnya.. 


JAWABAN : 


2 Syarwani 

Pertanya'an munkar & nakir sifatnya umum, bagi siapapun yang mninggal, Mskipun tidak dalam 
keadaan terkubur secara layak. 

Kecuali para anbiya, para syuhada, dan anak kecil. Lihat BugyatulMusytarsidin hal 121 : 


ISSI Adi LN SM SE Pm OI SEE ISS eks d Ol y Ja JS Ale SUN Ja: 0s 
JUPYI 4 AS AM laga 


» Mazz Rofii 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1495) 


Mohon maaf ibarotnya saya potong...dan langsung saya ambil ibarot POIN saja. Selengkap nya 
bisa di lihat dalam Kitab Fatawal hadistiah imam ibnu hajar hal 5-7 : 


O 1:92) Sl pan YAN dna Jd GS gd 

SEN Bor dlang pg mal ia ja Gaal La AI il ale Adel (3 Unang dglee Ja 1 A0 db ob Jing 
Data yag adil GO para KIOS Jay Olly sing BMI LS II Jd L Jay FYI UNI 3 eayye 
Gpgaia ay Lo gang OS 4 Lakunng OS 1 Optao Ceaaa IS OYLag 1S) Kia Jay $ 

Maag OVL OKU LP Jang $ Una jl HS maria Sin Jay $ Lap jl ka ye SI La dil Art JS OYLus Jay 
fi 

OYlg penang Jgiy (AYI oya KELAS Ag par LS gama JST Gepb3 BPS ogah pby Lion 4 Ca JS png GSM lg 
AA ditily ApI Ag SN EL pai « 


Poin jawaban : 

1. Malaikat munkar dan nakir akan tetap memberikan pertanyaan pada setiap orang yang 
meninggal baik masih kecil atau desawa, baik muslim atau non muslim, baik yang dikubur atau 
tidak. 

2. Bahwa pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu meliputi pada semua orang yang meninggal 
maskipun, tidak dikuburkan seperti orang yang mati tenggelam, juga seperti orang yang 
dimakan hewan buas 


2 Ghufron Bkl 
Orang yang mati itu ada di alam barzah, disebut gubur itu gholib / lumrahnya orang mati itu di 
gubur : 
VIYOY (aye 
AP Gd SP. pe AA | Lema AT jl plg 3 CS Gaun Oly AN WAS id Oly Art JSI pe Jl pad 
Jl. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/773190659370411 


3150. TERNYATA INILAH ORANG YANG TERAKHIR 
MASUK SURGA 

PERTANYAAN : 

» Ruslan Loebis 


Salamun alaikum.. mohon bantuannya apa hadits tentang laki-laki yang terakhir masuk surga dan 
siapa namanya? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, keterangan orang yang terakhir keluar dari neraka dan 
terakhir masuk ke syurga bisa dinukil dari kitab tadzkiotul gurtubi : 


(—E71 3g ob BS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1496 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tadi Vans kendi Jah AT) Lain Unyil Jt Gal le SI elay dala AI Gabe AI Jyuay JB LIL dyruma up Al Ae 
GA 3 Tai me eU Jd WA Tah asi LA IA) BAE IA ya Ip HA Ye 
Sab LA all Gitar UAS mer ella Ul Ja testi JG di J8 LAN SL, Via IA sel, 
dai AG gg BAN Yg AA SAS DG Gan JEL TAK 1 YME SA Ga Ya Dad bip Ea ye LA 
dia kimi Jl Sa B5 JH DG oke DN Ia Bloeto ekag aale Alit Ihaglil Oya cah, 2 JG 
Dari abdullah bin mas'yd berkata, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : " Sungguh Aku 
tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk jannah yang 
paling akhir masuk ke dalam jannah. Dialah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan 
keadaan merangkak". Allah berkata kepadanya : "Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah!". 
Lalu dia mendatangi jannah, namun dikhayalkan kepadanya bahwa jannah telah penuh. Maka, dia 
kembali seraya berkata : "Wahai Rabb-ku, aku mendapati jannah telah penuh." 
Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya : "Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah!" 
Sekali lagi dia mendatangi jannah, namun kembali dikhayalkan bahwa jannah telah penuh. 
Dia pun kembali seraya berkata : "Wahai Rabb-ku, aku mendapati jannah telah penuh." 
Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi kepadanya : "Pergilah, masuklah ke dalam jannah! 
Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan sepuluh kalinya, atau engkau memiliki sepuluh 
kali dunia." 
Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Laki-laki itu berkata : "Apakah Engkau memperolok- 
olok aku, padahal Engkau adalah Raja?" 
Abdullah bin Mas'ud radhiallahu “anhu berkata : “Aku melihat Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam tertawa sampai nampak gigi gerahamnya.' Dan dikatakan bahwa orang itu adalah 
penduduk surga yang paling rendah derajatnya. (H.R. Muslim). 


Orang yang terakhir masuk syurga adalah seorang dari suku juhainah yang bernama hunad 
sebagaimana keterangan berikut : 


PA SS 
dingor dus HAL Jl Jyi3 Ghingor Ad Jlis Chap oya Jeng Id Jobs uya PT elang ale AI Guo (adl GP) jas cal JB) 
Sad lg gn ENY JII ya HN GS ENI OS EA Akom Ae al yag Ya pi ONLN OS3. Koni bl 
Iyay JB JB ja al LP EU 3S Cat or LL Un 2JB SI 1 SUN ag Laga yah ea Lb op deep mai 
SE ya Uaia Jok Ck pl Rirgor due Hide Jal Jd Ckingor oya Jana Adel Jebak oya AT Ol pel dala Al ouo Al 
AE Ay Colum A1 Of JB AB. dat S3 LIL og) PUS eh Lal Gebesl olgyy f Wae, 


2 Abdullah Afif 
Nambah dikit keterangan dari Kitab Attaisir Bisyarhil Jami'ishshaghier 1/12 : 


Ti) ma ET CA TU) GAN ya SALA ya (ory) Ogale JUSI DI sadel aya get (EbI Jaah ya 1) 
1 eratnk albei mit ca an 
Dan dalam Kitab al Faidhul Gadier SyarhulJami'ishshogher 1/54: 


AHY cr YI AT Ob gaany alm As Of slery 1 dagang ob SU. pl ia 3 Sy ya Tigor as Ul ya S3 La, 
AN AN gu SA. 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1497 ) 497 


Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/772882156067928/ 


3171. SEMUA JENIS AMALAN PAHALANYA BISA 
DIHADIAHKAN KE MAYIT 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Hidayat 

Assalaamu'alaikum.. Kita semua tentu telah ma'lum bahwa diperbolehkan menghadiahkan pahala 
amalan amalan ibadah kita pada mayit. Pertanyaannya "Apakah semua jenis amalan ibadah bisa 
dihadiahkan pada mayit,atau hanya amalan ibadah tertentu saja yang bisa dihadiahkan pada 
mayit ? " 


JAWABAN : 


2 Langlang Buana 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, barang siapa yang beramal untuk dirinya sendiri kemudian 
mengucapkan " Yaa Allah semoga Engkau jadikan pahalanya untuk si fulan " maka pahala 
tersebut akan sampai kepada si fulan, baik masih hidup maupun sudah meninggal. 


TE YO Gadai piwoll duga 
ino gl Les lgs Ula J Juog JW lgi Jasl gili JB Ai Awutil Jas 0" Juta agus Sat SOUS 3 9 
Ita! OI dumai Susleu class, 


Y-YO : yo sll sa jl 
G3 umalwo US Isl WdJl9 yg Lau « ul esbi Bao al Gw y Jl al SI Sasl ade lo yac uyl us 
lu led gl Yo Yati Ul wes ad gal Jio J3 lag Dal. 


? Ical Rizaldysantrialit 


salad! Ku yel Sao do NJI lol isu JBS Jlac HI 10 Cwoll Ria Lo 93 JleNI diatas ! LSI 
@Sall: 

OlistsN9 eelexllg Aiall Haag .elos AL Call Leslgi Jua dyal ul lol AS yo yaslig Gis S9, 
dis Gpall cbs All Jati gill olslgl elsig. 

Cnps asas sudiraall yo Uatinallg gi yul pal 43 elu Als Sic lgi aLoug die auou asall Ll 
(ag dis alis 1290 leg Lilo yp)) "JB il ag lg le dl lo ll ye les All 13, die 
ld 5129 pall ag Bola8 wal AS 0 Siau 3D LS Bad! Cikal Lgke8 Ol90N ade tel ll Ul Lau Sisi 
269 JIBIS 51 Jal yo yam3YI dal ye Jatiall wo: 

it) gal ale S9 3 laS Pelit SIS sadee 19889 ngilg elgale Lyniauo Ja ad Lyeg Bot uakuoli Joe lg 
28 A08 al NS 9 esa iewadusil semasa)! Sala asus osis selai lor! Sola 
Elas logswll dis lis loud awal xl SG plg Bol38 ul 210 ds saga US 9 Hall euy “Apit 
J9 elo 469 Ubtinll 4S yaa call Seng 59 sal Ld WI LS «Alis login gol Lgn253 lg Canlwall 
eladall 0 MSI 48 Up okaNl9 jl Jilu 9 La5SiBII 5 yuli Lila Jas ISdg ta ul 
3e059 slogull SLSSG cA SI Jl 40 gaul Jai adl Aore3 sda aloXlg «All ga led n09 Hg 
iilo o el las UII Jana ul Ul 1JB till yul yall HNEl9 Jaogl ade SI doi dl9 Alli 
Aa Aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1498 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


also de Alvi JENIG sel UE all S3 al Ul dis ol Bo gl 5 al ad ol DX0 yo ll elu 
ul sdg - JII om Sisi pall dlu #alogl 0s JII Gasal del JB ed wis ud Joo wol elu 

0 ve li Jo yo 
siloidl go - 0 JII aras 4d OLI 


2 Ghufron Bkl 
Semua jenis ibadah bisa dihadiahkan pada mayit : 


| | 200 1 2 wIWl dilcl 
Jal dio :Ailjol jlitall Ra Kg duga gl dlg «Jati doc JS Cm) Joy S.ulll nadi JB 
along due) Log alas UlIi Jesy ul Old Ul ul 


ala dai 

Gabus gl UB dsly ai Jadi bolc IK US dal Ion il Salah Uas mill ah CE Ke Ji53 

ogil aic 

Sal ai 933 ata gl login gl HilaD oya alas Ula J3) Ol ulas Jl ole ob Hasil UK 
Sai Wc 


Ball al dag YG dile3 Aly OB) Gdkog alas Ulgi Jay Ul old € Mastani aka 


2 iko tile baal Gila oa sa OI WIB oli Al 33 358 cal GA SE 0d kog C2 BAE 
Ulal ba VI dog Y Cl palu Gie ale. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/775691042453706/ 


3201. SETIAP HEMBUSAN NAFAS PASTI AKAN DIHISAB 
PERTANYAAN : 


2 Aep 
Assalamualaikum.. maaf pak mau tanya.. Benarkah amal perbuatan kita dihisab per-nafas (tarikan 
dan hembusan nafas)? .. atau bagaimana pak? matur suwun.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam Kitab Durrotunnasihiin Hal : 260 (Cet Karya Insan Indonesia- 
semarang) disebutkan : 

(Tanbiihul ghofiliin). Dikatakan : bahwa siang dan malam ada 24 jam. Manusia bernafas di setiap 
jamnya 180 (seratus delapan puluh kali) bernafas. maka pada sehari semalam manusia bernafa 
sebanyak 4320 (Empat ribu tiga ratus duapuluh) kali bernafas. Di setiap nafas yang kita keluarkan 
di hari kiamat kelak akan di tanya dengan dua pertanyaan, yaitu pertanyaan ketika mengeluarkan 
dan menghirup nafas, apa yang kita kerjakan.. (dalam tiap tarikan dan hembusan nafas sedang di 
gunakan untuk ibadah atau ma'syiyat ?) 


Jul 19ieLasii uailoig Tile dea JS ian ui NB se1g.xdi09 Bal Jail Jall Olelunld "ab aw 
sisa Hg9 R9 JI B9 sad gas Ily Yati IS 9O9 Luti Ly siac9 Giloibig IAI Asy 1 yutisy Oleill 9. 
Dlowol ac! Wl3 AJ 9559 (usil! “9 Wi wuloc Jos si 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1499 ) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/781963815159762/ 


3216. MALAIKAT JUGA BISA MENINGGAL DUNIA 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Assalamu 'alaikum, pak ustad, saya mau nanya: Apakah malaikat juga ada yang mati kaya' 
manusia? 


JAWABAN : 


2 Muntagy 
Wa alaikumus salaa warohmatulloh, ada diriwayatkan : 


ale Ubis pgsas ella 8 pgule dil A6 Lg Susiy yo Led Jail AJB lal Kal Yl Si(22n50ll 3 Sis) 
2gnogll Juollig3 eniaS 3 Jaa aga ol UJI LD LS yo skAgL Ken Sig an Gi 
Ae losJI 9209 


(Fawa'id dalam Wudlu) Disebutkan bahwa sesungguhnya ketika malaikat berkata : "apakah 
engkau akan menjadikan orang yang berbuat kerusakan di bumi?" maka Allah murka, sebagian 
malaikat dimatikan dan Allah menerima taubat dari sebagian yang lain, termasuk yang diterima 
taubatnya adalah munkar dan nakir.dan Allah memerintahkan mereka berwudlu dengan sumber 
air di bawah 'arsy lalu sholat diimami malaikat jibril, inilah asal mula wudlu dan sholat berjamaah. 
| Majalis assaniyah 64 |. 


2 Hariz Jaya 
Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 Halaman 621 : 


JB Le #tagas Yg HI Kg SJ aga gal GI mill ab bs! : 4 433 NI Hb cp IK) a39 
us Sal »33 | 27 . 26: SAN SN dalan Sang" ve kale Go SP dls 
ol II as (a33 NI SB ana JS Pia la dpi ISA coli. 


Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 7 Halaman 117 : 


da3 hdgi8 Alila J5N J9 doulasll WLYI yo A8 3S log (doll aga Jgd yo Luso Wlei Jas 
Sewa Asti d9 dulll Kd Asal 0d « £ all ali Yo NI US) M3 Yp3 Olga 98 Lo G3 2 aoi, 
Cya $d Luuio 4 &ua0 9d LS Al lis yo NI A59 Ugal Jal yo sll Las V0 will dg 
US SSI agaill all d siiug “gol ella g01 yo SI 3S cu LI alga yu Ai. sgtuall ) sal 
ui dai La Ai ol 9 SE (16: 3 ( Aga Ill ya | :Jgtg selidlg dogoll LI y3LJI ag Ygl 
oo Jai wo Ai sendi JS Ole elialh 53 eri JS 28 83 Sl 0 AJI a51 4 Jgall salall dl) J9 
SEL ad if) nolls JB ml Has Zilul ssll ya soal oguall ud Rai ul sos. “JL sal guy 
Ke Asa) sales JB9 113 “14: “tes (5LJL 25 56 3sals Ban sn ay: sllu JB 

S5 Ala alan ae saia 0g ol J3 “152504 (Ju NI Kid Ol Gsilatg tna34 UshoiuB 
25:25 JIN 4 OsS533 Kl ISI US) G0 d325 KSlE3 ISI Si o,obl. 


2 Ghufron Bkl 
Matinya malaikat itu nanti di hari giamat : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1500 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dobiill agy adl Ugig0g NAS ll Ul ale WN 5 dalall 99 pol gob : J3 
http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/gortobi/sura7-aya20.html 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 
| YOV S) ul 
dy all Lil WS Ul lol 9 gu51 JI 08 9 Gizo LJ alus! ASI Ul de lu blall 9 yNJI 0511 Jio 9 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, ikut nambah ta'bir dari kitab Nuuruzh zhalaam karya syeikh 
Nawawi al Bantani, halaman 16: 


an agio Cg0y YG lebi lola dagu Usig01 gi dsn XI slug Jl9 Uas das AI dg asal Ugigoug 


Mereka (malaikat) mati pada “annafkhatul ula' (tiupan yang pertama) kecuali malaikat pemikul 
arasy dan empat malaikat yang menjadi kepala. Mereka mati setelah itu. Adapun sebelumnya 
tidak ada satupun yang mati. Wallaahu A'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/779641542058656/ 

3224. SEKELUMIT KETERANGAN TENTANG JIN 

PERTANYAAN : 

2 Ukhty Chasan Santriwatie Kadiry 

Mau tanya : setan dan iblis apkah sama? Kemudian jin dan khodam apakah ada saling 


keterkaitan, apakah mereka juga beribadah dan beragama seperti kata manusia? terimakasih 
sebelumnya. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Pembagian jin dinukil dari kitab at tabsiroh abul faroj ibnul jauzy : 


S) gal Ti d mol 
Sl JB Iga R3 alas O23 OS selai VE A3 Gali lo 
Adapun jin maka mereka ada tiga macam, yaitu : 
jan. 
2. jin. 
3. syetan. 


Mereka semua diciptakan sebelum nabi Adam. 


Ob Ip Roda Lo GalE0 383 nUUE il UE JESI 2133 dll sil Si 3s: Jlgl SE UII 933. 
Gagal BI e3ab 9d Ga SI JUN Ud "El3, 


Tentang ja n ada tiga pendapat : 
- pertama, sesungguhnynya ja n adalah ayahnya jin, ini diriwayatkan oleh addhohhak dari ibnu 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1501) 


abbas.ja n diciptakan dari ma rij dari api, artinya ma rij adalah lidahnya api yang ada di pucuk- 
pucuk api ketika berkobar. 


#23 GuSll J8 adil 39 JSI Ul ls. 
- kedua, sesungguhnya ja n adalah iblis, ini adalah pendapat al hasan dan 'atho' 
US yi yE do) LAI Rame Sa USG G3 Ul LS Gali Kuma BJL Ul WB, 


- ketiga, sesungguhnya ja n adalah perubahan bentuk dari jin sebagaimana sesungguhnya kera 
dan babi adalah perubahan bentuk manusia, ini diriwayatkan oleh ikrimah dari ibnu abbas. 


Cm yioll3 3 sll ISSI Gali Go Ole S5 US 388 Ulil GB. 


- adapun syetan maka dia adalah semua yang angkuh dan sombong dari golongan jin, begitu juga 
yang durhaka dan licik/ banyak tipu muslihatnya (ifrit) 


AI G0 0B Bl gu l3 KI Alt Yo GB Si ladisI 1538 Gaabil 193. 


- tentang iblis ada dua pendapat : 
1. sesungguhnya iblis adalah termasuk sebagian dari golongan malaikat yang mulia. 
2. sesungguhnya iblis adalan bagian dari jin. 


JB sddl0: yuuk duos SAI: J5 292 YI9 loguu0g pwlag Dsail 39. 


Mujhid berkata : " iblis mempunyai lima anak yaitu : 
1. nibar. 

2. awar. 

3. miswat. 

4. dasim. 

5. zalanbur. 


2 all KS Itu Jo calon Kalo 393 Ji lola, 


- Adapun nibar maka dia ditugaskan untuk menggoda orang-orang yang terkena musibah, dia 
memerintahkan untuk menyobek-nyobek lengan baju dan menampar nampar pipi.(niyahah/ 
ratapan yang diharamkan) 


Gak 5263 532NI Isl, 
- Adapun a'war memerintahkan utk berbuat zina. (kasusnya seperti PSK) 
W JAS ASIA Stud 0 3A3 JJ sih OKI Lilo bogiaog, 


- Sedang miswat pemilik kebohongan, dia memberitahu kabar sesuatu kepada seseorang 
kemudian orang tsb berbicara dengan kabar dari miswat tadi. (dukun-dukun ramal) 


aldl3 Ja Ga 8893 wild, 


- Dasim tugasnya menjatuhkan fitnah diantara seseorang dengan keluarganya.(konflik dalam 
rumah tangga) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1502 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kabag B92g Isma sd Wl5 Sy os. 
- Zalanbur menancapkan benderanya di pasar dan dia menjatuhkan fitnah diantara orang2 pasar. 
(persaingan harga yang tdk sehat , menipu ttg timbangan, takaran dll). Wallohu a'lam. 


2 Sunde Pati 

Jawaban sudah lengkap, menambahi sedikit sekelumit keterangan seputar jin : 

Jin adalah jisim-jisim bangsa udara atau golongan api dalam arti cenderung pada itu mereka 
tersusun dari 4 elemen sebagaimana malaikat , menurut 1 pendapat dan dikatakan,,jin adalah 
arwah-arwah yang menyendiri dan dikatakan lagi, jin adalah nyawa manusia yang pisah dari 
raganya dan di setiap satunya mempunyai beberapa akal dan mereka mampu berubah wujud jadi 
apapun dan perkasa / mampu / sanggup mengerjakan sesuatu yang berat dalam waktu sekejap. 
Mereka ada 3 golongan : 

1. bersayap dan bisa terbang bersama sayapnya 

2. berbentuk ular 

3. bisa bebas, pergi ke mana-mana dan mampu melepaskan kekuatannya untuk berubah-ubah 
semaunya 


Alia 2.3 9 alisall Aisi (301 223) 
JS ale KNGE AI malai 0 UsK 30 483 UB pede leg SI Hb gl dls Alus Call. (RB) 
Still le Lg yatg Re33 Jgic Anda IS oles kaul Le Solo oiu Usai J9 25530 algol : J8 

Ka Galon ASI 999 Sbuol DB Agil 28 203 K0) Lokal 98 Slill Jae le3 daliso JK AL 
lnin GI 25 Aol lih SAS SE R93538 63 &9i3 Ugiab33 Uslby U95S13 ULS3 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/780654168624060/ 


3239. KEMATIAN ATAU AJAL SESEORANG TELAH 
DITETAPKAN ALLAH SWT 

PERTANYAAN : 

? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, dari inbox Udin Kuduk : Ma'af mau nanya Bukankah maut sudah ditentukan 


sebelum lahir, kalo mati karena hukum pancung atau tertembak dalam kasus teroris termasuk di 
dalamnya gak ? Makasi sebelumnya 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 

Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan akan terjadinya kematian manusi, dimana 
akan mati, dalam keadaan sakit ataukah sehat, dim keadaan kecelakaan ataukah dipancung, 
dalam keadaan bermaksiat ataukah dalam keadaan bertaat kepada Allah dan lain sebagainya. Ini 
semua adalah Rahasia Allah yang telah ditulis dalam kitab yang nyata (Lauhul Mahfudz). 


Allah telah mensinyalir dim al-gur'an. 


SL gais S3 log lx Cus Isl yui 4S yA Log ala) XI Halo aleug Lusi J yg dell ale oi dl ul 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1503 503 


Artinya : sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan 
dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tidak seorang pun 
yang dapat mengetahui (dg pasti) ap yang akan diusahakannya besok dan tidak seorang pun 
yang dapat mengetahui di bumi, dimana dia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (AS. Lukman : 34) 


2 Ical Rizaldysantrialit 
- Tafsir gurthuby juz 4 Hal 216 

BA Sal 1 ya Slop biaya Io Lag IY Ay MM SL aga dal na ol Ungla «ghe Da Ip Ways Y sa gl SJ Lily asi 3 Ig Lg) 
sat 3 saga Jl ala Lada UaSi yen Ye AN Ih, ad, seri AAU MA sial la ga p , 9 Sik maa el, ILanan «lg Sin Ula 


Siaga, elad Laga Ujian Bs Ae al yaa sma « ls ba Wa SEL mad 6 gais SJ Uas lai Ny II Tak LN mag ls 
SM: 34 Is AJ lela, akal sc Casa: SL AAN | al al lada Yy mh) sale 3 Jan 9) lu ls Mila Ya SJ ls Si 


fokus : 


Sa HJ Un sebal ey IS Lala 3 nge lo AU A9 Ja Jala 


Dan ketika seseorang mati karena dibunuh, maka yang demikian adalah ajalnya (telah termaktub 
dilauhil mahfudz), maka tidak benar jika dikatakan : "jika ia tidak dibunuh, maka ia akan tetap 
hidup". 


- Al-Dudodur Al-Saniyah 


AB JS (AN Kamal! SIS ly eejan AA la pita al die Alina al ala Ella Cita Cal BE jl Goa NUR jl Sa Ol US UI 
SIA A9 His Bap Wa Sell, "ala sinalo lya gama ia da Sy kah 3 mna ea Na), 9Y mag yA NASI 3Y ANA 
FP SA akh lay IYS any ai ya 


Setiap manusia yang meninggal dengan cara dibunuh, terbakar atau tenggelam yang dengan nya 
sampai pada ajal mautnya, maka tidak akan melewati atau menguranginya walau hanya sekejap 
mata, adapun sebab kematiannya adalah tagdir serta godho allah yang berlaku atas dirinya, yang 
tak akan mampu lari dan menghindar darinya. Sumber : http://dorar.net/enc/agadia/2107 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Lihat Al-Riyadhul Badi'ah Hal : 11 : 


uga US Ygiio jas Al gw as Lgay NG (ndlasl suatu ic Laga pal HIS Ul site Ul 3 
alles all aU Sg cal yakil IS lo 9 | ago LS dil al VI cugat ul ydil IS lo 9 aJles ali 
sabu N 9 pati lo 830 LliS Lgoll dls Al LS A59) MA 93 Ws! dll 


Dan (termasuk kewajiban atas orang mukallaf) meyakini bahwa makhluk itu keseluruhannya akan 
mati ketika sudah habis umurnya. maka seseorang pun tidak akan mati tanpa habisnya umur baik 
dengan dibunuh atau yang lain, karena firman Allah ta'ala di surat ali imran (3) ayat 145, juz 4 : 


20638 LS all sb NI Cage Ul yudil GB log 


Yakni : tidak ada bagi jiwa itu akan mati kecuali dengan izin Allah kepada malaikat maut untuk 
mencabut nyawa yabg sudah Allah tentukan / pastikan kematiannya, dengan ketentuan waktu 
yang tidak dapat dimajukan dan tidak bisa ditunda. 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1504 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/719277034761774 


3240. LEBIH BESAR DOSA MEMBUNUH ATAU DOSA ZINA 
? 


PERTANYAAN : 


2 Ni'an Pecinta Reggae 

Lebih besar mana antara dosa berzina dengan membunuh? Dalam membunuh diperlukan 2 orang 
saksi, sedangkan dalam zina diperlukan 4 orang saksi ? Mengapa demikian? Mohon 
penjelasannya ! 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Zina termasuk dosa besar yang urutannya setelah membunuh, dalam penetapan zina di butuhkan 
4 saksi orang laki-laki karena zina itu paling jeleknya perbuatan keji dan untuk menutupi aib. Zina 
wajib dihad bila bisa mendatang 4 orang saksi laki-laki sedangkan membunuh cukup dengan 2 
orang saksi. 


SNSY mbl Ale! 
Sl ul amal gold ro KA K9 Wc Ario gd Jb 9 Jikll ag MUSI LSI gag LjJl x5 Legi 
Jlta loslg A8 Ud Y UJI due 9 Ukugoll Rwll yo el eL9 lo lg yudill J8 si abb dual LSI 

JSI SSI yo dio 53 JS gs. 

| SIN Wi Ale! 
blluda oo Jeli dar l, Haa la dana cad aa Ga aa Ul 
ore ade lai AI 0 Lim US oles KAS MD de do Hlel Jill US Ula susledl msi. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/717834311572713 


3251. PENGERTIAN SIFAT WAJIB BAGI ALLAH 
PERTANYAAN : 


2 Kumbang Gurun 

Assalaamu 'alaikum, ada pertanyaan titipan dalam agidatul awam disebut sifat yang wajib bagi 
Alloh 20 sifatyang mustahil bagi Alloh 20 sifat. Yang jadi pertanyaan apa pengertian wajib bagi 
Alloh ? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Saya kutipkan dari kitab ta'limul mubtadi-in fii 'agooididdin 
juz 1 karangan KH. Sa'id bin Armiya 


sll Jo Ao UI Je 


Mongko utawi pelanggerane kang aran wajib 'agli iku barang kang ora nerima di barang ing nafi 
(Yang dimasud dengan definisi wajib agli adalah sesuatu yang tidak menerima ketidak-adaanya) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1505 ) 


Contoh : Allah itu wujud, maka mustahil Allah itu tidak wujud (adam). Adanya alam ini pasti ada 
yang menciptakan, mustahil ada dg sendirinya. 
Siapa yang menciptakan alam? lalah Allah. 


2 Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Pembahasannya bisa kita temui di kitab Zauharoh Tauhid, Kifayatul 
Awam dan Sejenisnya. 
Wajib adalah salah satu dari tiga hukum adli. 
UsSa Usil, 1g Fak La) Ya) Isak om aye ih el, sean sean Ig SJ olula Uap Ikil, atap MaSa Usil, KAN Buta : 
gl 9 sia sal) MD ala "A9 Ya) Uas Yan Yasale Jalia 98 Sunaly 2 2915 Sllianj la ya 3 H5 x3 SUlidalla gl, mua id 3 
3, Alamin : Ag Yu) Uas Yan Kia yen Isa 9 Bana) maggg SI, Baya ll S4 Ja 0) 9ib yg Sya KLS pas! Na 
Jati gal, J6: ag Ya) Uks at Vital 3 Un el, Kal 9 Kasi 915 ISL gangga 9 Lha, 3S Simak) ma yg Xp Sa SA la ya 
is 0S yh 935 4Sakn lisa) Asal 9 (KO (aa) bal Sal BI j5 MWatal ma 2 Mau : Wala ala Ya Sy AU la Jas ke j5 KG 
Ye js SU j4 3 ILuS 9) INI ol Ta Yael ARA 3 Wala SUS jln Ala Yaa AN ad De los Ustad 3 AN jp Umladaslaa 
SU ala | 
P 


HUKUM 'AOLI (HUKUM AKAL) 


Arti hukum Akal itu, adalah menetapkan sesuatu keadaan untuk adanya sesuatu. Atau 
mentiadakan sesuatu karena ketidakadaanya sesuatu itu. 


Hukum Akal terbagi menjadi tiga bagian:1. Wajib, 2. Mustahil, 3. Jaiz 
1. WAJIB (PASTI) 


Wajib yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan ketidakberadaanya.Wajib di sini 
terbagi atas dua bagian : 

a. Wajib Dharuri yaitu sesuatu yang bisa dimengerti tanpa bukti, atau sesuatu yang tidak bisa 
diterima oleh akal akan ketidakberadaanya tanpa memerlukan dalil atau keterangan secara rinci. 
Contohnya setiap dzat yang hidup itu wajib ada nyawanya, jika tidak bernyawa maka sudah pasti 
ia tidak akan bisa hidup alias mati. 

b. Wajib Nadhari yaitu sesuatu yang bisa dimengerti setelah menggunakan bukti, atau sesuatu 
yang tidak bisa diterima oleh akal akan ketidakberadaanya dengan bersenderkan kepada dalil 
atau keterangan. Misalnya Allah itu wajib ada. Hal ini memerlukan dalil dan keterangan yang kuat. 


2. MUSTAHIL (TIDAK MUNGKIN) 


Mustahil merupakan kebalikan dari wajib yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima akal akan 
keberadaanya. Mustahil juga dibagi menjadi dua bagian: 


a. Mustahil Dharuri yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadaanya tanpa 
memerlukan dalil atau keterangan.Misalnya mustahil seorang anak melahirkan Ibunya. Mustahil 
keberadaan sang ibu berasal dari anaknya. Bukankah ini sesuatu yang mustahil? Sudah pasti ini 
merupakan hal yang mustahil terjadi tanpa menggunakan dalil atau keterangan. 


b. Mustahil Nadhari yaitu suatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadanya dengan 
memerlukan dalil atau keterangan. Misalnya Allah itu mustahil mempunyai anak. Ini memerlukan 
dalil dan keterangan yang kuat. 


3. JAIZ (MUNGKIN) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1506 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jaiz yaitu sesuatu yang mungkin saja ada atau mungkin tidak adanya. Jaiz ini pula dibagi dua: 

a. Jaiz Dharuri yaitu jaiz yang tidak memerlukan dalil atau keterangan, contohnya, ada seorang ibu 
melahirkan anak kembar sebanyak 4. Kejadian seperti ini mungkin saja bisa terjadi atau mungkin 
saja tidak terjadi tanpa menggunakan dalil atau keterangan lebih dahulu. 

b. Jaiz Nadhari: yaitu Jaiz yang memerlukan dalil atau keterangan yang kuat. 


Contohnya sebuah batu mungkin bisa berobah menjadi emas. Hal ini memerlukan dalil dan 
keterangan yang kuat. 

Contoh lainnyasebuah tongkat mungkin bisa berobah mejadi ular. Kemungkinan ini memerlukan 
dalil dan keterangan yang kuat. Tentu semua ini terjadi dengan seizin Allah tapi harus 
menggunakan dalil dan keterangan yang kuat.Yang tertera diatas adalah pengambilan contoh 
pada Hukum Akal. Dan kita bisamengembangkannya jauh lebih luas lagi, sehingga benar-benar 
bisa menjadipelajaran yang mendalam tentang ilmu tauhid. 


Hikmah Dan Atsarjika ada orang mengatakan wajib atas tiap tiap Mukallaf (akil dan baligh) 
maksudnya adalah wajib menurut hukum syara'. Dan jika orang mengatakan wajib bagi Allah dan 
Rasul-Nya maksudnya adalah wajib menurut hukum akal. Dan jika orang mengatakan wajib bagi 
makhluk Nya, maksudnya adalah wajib menurut hukum “adi atau hukum adat / kebiasaan, dan 
seterusnya. Wallohu a'lam bis showab. 

Sumber : 

http://arh789.blogspot.com/2014/02/pembagian-hukum-syari-agli-dan-adat.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/783822201640590/ 


3260. PERBEDAAN KEKALNYA ALLAH DENGAN 
ABADINYA SYURGA DAN NERAKA 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, mau nanya nih, apa perbedaan kekalnya Allah dan kekalnya surga / neraka? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Perbedaan antara kekalnya ALLAH dan kekalnya surga dan neraka ialah : kekalnya ALLAHnya itu 
sifatnya wajib (pasti), sehingga mustahil ALLAH itu rusak, sedangkan kekalnya surga dan neraka 
itu mungkin bagi ALLAH atau tidak akan rusak tetapi berpeluang untuk rusak /berkemungkinan 
rusak. 


se al j3 
log jlly Bis ul Jltu lo Bil gag cliall ol ga Eka Sisa Ka Ja 
Gel sal sat Y cdi all lis X3: ln eling-alisll Jl yA San Sa200 JS 53 alis lagale Ion Y Ieas 
3S Bl ai y3S cus0 US UB "agng NI SB Kdi JS" oli J33 pati 99 les SAYA (Sg 
US Ula usa ISd ce Agaso dewll oAg3 asal) JB 3953 K00 Hllsi olac lo JS UN Gl 93 Jl) Iu 
SINI 00 Blitiauo 0549 el ya das gl Gulo NU Au lain ai ye lele us Klld 3S aim. 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Perbedaannya adalah bahwa kekalnya Allah bersifat dzatiyah dan hukumnya wajib (pasti), baik 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1507 ) 507 


dari segi agal ataupun syara' serta tidak ada permulaannya, sedangkan kekalnya surga dan 
neraka tidak bersifat dzatiyah namun karena dikehendaki oleh Allah dan juga wajib dari segi syara' 
saja, tidak dari segi agal, serta keduanya ada permulaanya. Namun dengan adanya kesamaan 
tersebut bukan berarti Allah menyamai kepada mahlug-Nya, sebab pada hagigatnya ada 
perbedaan yang justru mempertegas sifat muholafatu lilhawaditsi. Sedangkan persamaannya 
adalah sama- sama mempunyai arti tidak ada batas akhir. 


137 9 metimoll bl wall BU Ja 93 uga 2 ll 

X9 SL sesal Y Al Aini 9d Ji Jd yg sesi Ulub al SI KULI eleull 9 AJ Lasl9 38 SV s bull 
93 Elasdb cubl Wlg ANIS Jl WI Ik ya us SAI eliadl los gali sLudllSa Olga segsid 49 
Ml UN Je lagailo md lg Hindi cl BJ LIL yg Y Cslllo Ulir Wlo dll YN Luld su ul 
Al usiols lagisSI Nic slidll Lagakc 951 leils olucl Jo Lala plicb din) elu Lag ca Jl 


ve ae d0 Ro ac all HeDi 

les OBglSoll lola 81 Jg J Jgl Y J5NI 93 Loc « uls S1 X9 JJal Y al Al « ul asi loo ale (dus) 
ya dial HN Nie N le LSI GL lagio IS J,sI Yg Jal J JW Ubg ll sig ss19 Jal 

dy 3 alus Uc lagorc. 


? Ibnu Al-Ihsany 
KEKALNYA AKHIRAT 
Allah SWT berfirman: 


AN Bang 33 Lead RJ JIN ai Ini all GI 
Any JJ ah) SI ab alis 6 NI yang Galatama cats Lo Lea 


IA Ii3s jug Albar, AAA RAP Sale csi 15 48 cl ASI 933 Ietatu casll LEla 


"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka. Di dalamnya mereka 
mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih). Mereka kekal di dalamnya selama ada langit 
dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha 
Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka 
tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika 
Tuhanmu menghendaki (yang lain) sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya." (AS. Hud : 
106-108) 


MEREKA BERKATA 


Pada ayat di atas disebutkan bahwa kekekalan surga dan neraka hanyalah seumur langit dan 
bumi. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka tidak abadi, karena pada akhirnya keduanya akan 
mengalami kehancuran seperti halnya langit dan bumi. Ini sesuai dengan firman Allah SWT: 


LM @33 AI UB cxa 
"Bahwa semua selain Allah akan hancur." (AS. Al-Gashash : 88) 


Ayat ini dan juga ayat di atas dengan jelas memastikan bahwa segala sesuatu, termasuk surga 
dan neraka, pasti akan hancur dan hanya Allah saja yang kekal selama-lamanya. 


KAMI MENJAWAB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1508 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kekekalan akhirat adalah keyakinan pokok yang terpatri dalam dada setiap mukmin. Mereka 
meyakini bahwa surga dan neraka merupakan tempat yang kekal dan tidak akan berakhir. 
Keyakinan ini memiliki dasar yang kuat. 

Banyak sekali ayat maupun hadits yang menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah kekal 
adanya. 

Di antaranya adalah firman Allah SWT: 


2 Aa us Lah Ad” dis Ubi dls" ds Y3 33 R33 SD X9” isb53 SiaSII Ioi sal 
Yo beb 1d 939 Cusel ks” male L0 AU G0 Ag lo” dls Agid 33 lalios Gitu #3 UU Isi al 
NVg3lE tp "UI Uta dal Lallas Jill 


"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan 
muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, 
mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan 
yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari 
(azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap 
gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (AS. Yunus : 26-27) 


Makna ayat ini cukup jelas, bahwa penduduk surga maupun neraka akan kekal di dalamnya. 


Sedangkan salah satu hadits yang menetapkan kekekalan surga dan neraka adalah hadits shohih, 
termasuk di dalamnya tentang "penyembelihan" (diakhirinya) kematian. 


Perhatikan hadits berikut ini : | | 
OWI dl JW Jalg dial sll dll Jal ol ISI) alas Ole Al odao WI Jowo JB: JB 00 el US 
904 JW Jal Lb 9 w90 4 Hall Jal L slio Sold Hai JUIG dnll yu Jasa sb Ugal s3 
AS adl Usa OLI Ja sis 539 ag23 adl LS Wall Jal slb 58) 


Dari Ibnu Umar berkata, Rosulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda : "Jika ahli surga telah 
masuk ke dalam neraka dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, didatangkanlah al-maut 
(kematian) sampai tempat di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Lalu akan 
memanggil seorang penyeru: "Wahai penduduk surga, tidak ada (lagj) kematian. Wahain 
penduduk neraka, tidak ada (lagi) kematian. Maka penduduk surga bertambah gembira di atas 
kegembiraan mereka, dan penduduk neraka bertambah sedih di atas kesedihan mereka." (HR. 
Bukhory). 


Ayat-ayat dan hadits-hadits sejenis yang menerangkan mengenai kekalnya surga dan neraka 
sangat banyak dan tidak bisa disebutkan di sini satu per satu. 

Semua dalil-dalil ini ditambah perkataan para ulama yang mu'tabar (kredibel) dan menjurus pada 
satu kesimpulan, bahwa akhirat adalah kekal dan tidak akan berakhir. 


Adapun mengenai Firman Allah SWT: 


AN Bang d3 Lead RJ JII ai Ini all GI 
AV Ang MJR ah) OI B3 Ala GNI Gang Glalnsl cunls lo K3 yak 


aa Tegar Ae Calglaal caslS ls 8 GIE TSI 193 IgSata call Uel3 


"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka. Di dalamnya mereka 
mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih). Mereka kekal di dalamnya selama ada langit 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1509 ) 


dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha 
Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka 
tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika 
Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sebagai karunia yang tiada putusnya." (AS. Hud : 106-108) 


Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk menafikan kekekalan surga dan neraka, dan justru 
merupakan dalil mengenai kekalnya surga dan neraka. 

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa penduduk surga dan neraka bersifat «ls Ly9 (kekal di 
dalamnya). 

Adapun definisi J5 - Jsy dalam bahasa arab adalah: al9y skull 98 )l5 Y a50 leio (terus menetap 
dalam suatu tempat dan tidak keluar dari situ). Oleh karena itulah, maka akhirat disebut sebagai 
215 xsJI karena kekalnya penghuni surga di dalamnya. 


Ungkapan Lo cx0l» Ulglowll 45,19 (mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi) tidak 
berarti bahwa akhirat itu seumur langit dan bumi. Justru perkataan seperti ini merupakan 
ungkapan yang biasa dipakai oleh orang-orang arab untuk mengungkapkan keabadian. Ketika kita 
mensifati sesuatu dengan kekekalan, biasanya orang arab akan mengatakan: 


sasis cal gowll al 9d aild 1d 
"Ini kekal seperti kekalnya langit dan bumi" 


Yang mereka maksudkan adalah kekal selamanya, bukan hanya seumur langit dan bumi. 

Karena Al-@uran diturunkan dalam bahasa arab, maka dalam ayat ini Allah menggunakan 
ungkapan yang biasa digunakan dalam bahasa mereka. 

Jadi makna firman Allah: 


A59 lgowdl Cold lo Ld cl 
"mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi" 
tidak berarti akhirat hanya seumur langit dan bumi, tetapi merupakan penetapan kekalnya mereka 
di dalamnya untuk selama-lamanya. 


Beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa maksud dari langit dan bumi dalam kata-kata lo wol» 
cl gowll 15 A19 (mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi) bukanlah langit dan bumi 
yang ada di dunia ini, tetapi langit dan bumi akhirat, karena pada Hari Kiamat langit dan bumi akan 
digantikan dengan langit dan bumi yang lain. 
Allah berfirman: 3 . 

EN Glglawdlg yA) 22 yoy Jati a00 
"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikin pula) langit .. " (AS. 
Ibrahim : 48) 
Karena akhirat kekal, maka tentu langit dan bumi yang ada di akhirat pun kekal adanya. 


Setelah kita tahu mengenai kekalnya akhirat, tersisa satu pertanyaan yakni firman Allah SWT: XI 
lb sks dj, yang berarti kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Secara dhohir kata-kata ini 
menunjukkan bahwa mereka akan kekal di dalan surga dan neraka, kecuali jika Allah 
menghendaki yang lain. Dengan begitu, maka seakan-akan kekekalan akhirat bukanlah hal yang 
pasti. 


Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dalam ayat 106-107 Surat Hud, yang dimaksud dengan 
pengecualian disini adalah bahwa penghuni neraka akan kekal di dalamnya kecuali mereka yang 
Allah kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka dari golongan orang-orang mu'min yang melakukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1510 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ma'shiat. 


Sedangkan makna pengecualian dalam ayat 108 Surat Hud, bahwa penduduk surga akan kekal di 
surga setelah dikurangi masa yang Allah kehendaki bagi mu'min yang melakukan ma'shiat untuk 
menetap di neraka. 


Sebagian ahli tafsir lain mengatakan bahwa maksud firman Allah Y! b sks «Ll, yang berarti 
kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain), adalah jika Allah menghendaki untuk tidak 
menjadikan mereka kekal, maka itu adalah hal mudah. Akan tetapi yang dikehendaki oleh Allah 
adalah kekekalan mereka di dalam surga atau neraka. 


Begitu pula maksud dari ayat 88 Surat Al-@oshosh, tidaklah berarti segala sesuatu pasti akan 
hancur jika Allah menghendakinya. Pada kenyataanny ada beberapa hal yang Allah kehendaki 
untuk kekal dan tidak mengalami kehancuran, seperti: surga, neraka, arsy, kursy, ruh, dan lain-lain 
yang telah ditetapkan untuk kekal. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah, 
bahwa segala sesuatu akan musnah kecuali amal yang dikerjakan karena Allah. 


Sekarang jadi jelas bagi kita bahwa akhirat adalah kekal. Ayat-ayat yang mereka gunakan untuk 
menafikan kekekalan akhirat sama sekali tidak tepat sasaran. Semoga Bermanfaat 
Sumber : 

Eadl Jal ads s Jl 93 el 
Menolak Pendapat Para Pelaku Bid'ah Halaman : 211. Penyusun : Forum Santri Sunniyah 
Salafiyah Pasuruan 
Penerbit : PT. NABAWIY MEDIA Cetakan pertama : Syawwal 1433 H/ September 2012 
| www.fb.com/notes/10151552001731527 | 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/740923682597109 


3276. ANDAI ADA TUHAN SELAIN ALLAH SWT 
PERTANYAAN : 


2 Gondrong Wong Kalem 
Assalaamu'alaikum, poro yai... Seandainya tuhan itu ada dua atau lebih,,kemustahilanya itu 
dimana ? Matur suwun 


JAWABAN : 


? Langlang Buana 
Wa'alaikum salam, sifat mustahilnya wahdaniyah bagi Allah yaitu “Ta'addud” artinya banyak atau 
bilangan-Nya lebih dari satu, maka mustahil Allah lebih dari satu. Firman Allah: 


Going Le ya all G5 All GEA Era Al YI Adls lag GB 3 


“Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu Telah rusak 
binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.” (al- 
Anbiya': 22). 


Keesaan Allah itu mutlak. Artinya keesaan Allah meliputi dzat, sifat, maupun perbuatan-Nya. 
Meyakini keesaan Allah merupakan mabda' atau prinsip, sehingga seseorang dianggap muslim 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1511 | 


atau tidak, tergantung pada pengakuan tentang keesaan Allah. 


Makanya untuk pertama seseorang menjadi muslim, ia harus bersaksi terhadap keesaan Allah, 
yaitu dengan membaca syahadat yang berbunyi "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah”. 


Meyakini keesaan Allah juga merupakan inti ajaran para nabi, sejak nabi Adam as hingga nabi 
Muhammad saw. Jika keyakinan ini sudah diterapkan dari dahulu maka mustahil Allah itu lebih 
dari satu. Mustahil Allah itu banyak (Ta'addud) seperti dua, tiga, empat dan seterusnya. Allah itu 
Maha Kuasa. Jika ada Allah lebih dari satu, dan bekerjasama, berarti mereka itu lemah dan tidak 
berkuasa. Dan jika mereka berselisihan maka terjadi sengketa antara mereka. Jadi mustahil Allah 
itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu maka Dia bukan yang Maha Kuasa lagi. Sumber : 
http://hasanassaggaf.wordpress.com/2010/06/01/wahdaniyah/ 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam. Islam adalah agama samawi yang terakhir diturunkan Allah swt kepada ummat 
manusia. Kedudukannya sebagai agama terakhir, Islam hadir menyempurnakan ajaran agama- 
agama samawi yang telah dibawah oleh rasul-rasul Allah sebelumnya. Kesempurnaan ajaran 
Islam terletak pada aspek pelaksanaan syariatnya yang bersifat universal, komprehensif dan 
integral. Shalihun fi kulli zaman wa makan (berlaku di setiap waktu dan tempat) hingga akhir 
zaman. Adapun ushul (prinsip) utama ajaran Islam adalah sama dengan seluruh agama samawi 
sebelumnya. Prinsip itu adalah keyakinan (agidah) tauhid. ia bersifat tsabat, gat'i, dan berkembang 
sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad saw. 

Syariat Islam bersandar kepada al-@uran dan al-Sunnah. Keduanya merupakan referensi utama 
yang absholut. Al-@uran yang memuat firman Allah adalah satu-satunya kitab yang menyatakan 
dirinya sebagai kitab yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab penuntun menuju 
kesalamatan dunia dan akhirat. Sedangkan al-Sunnah merupakan sabda lisan dan perbuatan Nabi 
saw. Al-Sunnah berposisi sebagai penafsir, penjelas, penta'kid, dan penguat al-@uran. Oleh 
karena itu keduanya memiliki interelasi kuat dan permanen yang sama sekali tidak bisa dipisahkan 
antara keduanya. Termasuk ketika berbicara tentang Tuhan. 


Tuhan Dalam Al-Guran 


Ketika berbicara tentang Tuhan, Al-@uran menyebutkan dengan tiga kata inti: rabb, ilah, dan Allah. 
Kata rabb kata benda tunggal (isim mufrad) yang mempunyai isim jama' (plural): arbab. 


Perhatikan @.S. Ali Imran : 80 
Gsallas gl Ala JRIL AS SabI Uu Ganis ANGIN 19535 Ul A85 X3 


Artinya : Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan Para Nabi sebagai 
tuhan. Apakah (patut) Dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut 
agama) Islam?" 

Demikian juga kata ilah adalah kata benda tunggal dan jama'nya a»liha. Perhatikan @.S. Al-An'am 
:74 


cus Jika 98 Sla333 Ill yul Agll lebkoi Sasa 53T ap Amil JB 513 


Artinya : Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar/489|, "Pantaskah kamu 
menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu 
dalam kesesatan yang nyata." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1512 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kata ilah dan rabb dalam al-@uran memiliki makna ganda 
yang bukan hanya berarti Allah. Penggunaan kata rabb dan ilah dengan makna selain Allah 
menunjukkan bahwa ada tuhan lain selain Allah.. Seperti mempertuhankan patung, api, jin, batu 
dan lain-lain. 

Al-@uran memberitakan hal tersebut merupakan pengungkapan tabiat dasar manusia yang selalu 
mencari tuhan dan menuhankan sesuatu. Manusia memiliki garizah al-tadayyun (naluri 
kebertuhanan), sebabnya setiap manusia pasti mengagungkan sesuatu yang Yaitu tuhan-tuhan 
yang sengaja dijadikan manusia sebagai sembahannya kemudian ia agungkan dan ia puja 
dianggapnya memiliki kekuatan penentu terhadap eksitensi hidup dirinya, lalu ia memuja dan 
menyembahnya. 


Jika al-@uran memberitakan bahwa ada tuhan selain Allah, namun bukan berarti memberikan 
pengakuan, dan legitimasi positif terhadap tuhan-tuhan tersebut. Sebaliknya manusia 
diperingatkan dengan keras untuk tidak menyembah tuhan selain Tuhan Yang Maha atas segala 
sesuatu. Karena jika ada tuhan lain yang memiliki kemahakuasaan dan maha berkehendak, maka 
pastilah sistem kehidupan ini tidak akan berjalan normal dan mengalami kehancuran. Sebab itu 
secara logika aksiomatik, Tuhan itu wajib hanya satu. Sebagaimana dalam @.S. al-Anbiya : 22 


Ustug le pasal D5 dll Gia baal AI AI All lag GB 3) 


Artinya : Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah 
Rusak binasa. Maka Maha suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. 


Kata ilah secara secara leksikografis dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Ilah yang artinya merasa tenang dan damai dengannya (alihtu ila fulan) 
2. Pertolongan 

3. Datang kepadanya karena sangat rindu 

4. Mencintai 

5. Abada (menyembah) 

6. terlindung dari pandangan. 


Dari enam makna ilah di atas apabila diformulasikan kepada kalimat la ilaha illa Allah, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada yang diseruh memberi ketenangan, tidak ada pemberi pertolongan, 
tidak ada yang dicintai, tidak ada disembah (ma'bud) selain Allah. Sesungguhnya Allah dengan 
ilahNya berkorelasi dengan hakekat ketenangan jiwa, hakekat pertolongan, cinta yang mulia, serta 
ibadah yang dilaksanakan. 


1. Pemberi ketenangan. @.S. Al-Ra'd:28 0 EN Nan 
Call Gjalai all Sy NI dil Kuy AeislS Gialoig Isisl Gaal 


2. Pemberi pertolongan. @.S5. al-Jin : 18 Tn ' heel 

SSI WI 20 19235 3 WI Snluall Jl 
3. Yang dicintai. A.S. al-Bagarah :165 Tg 

al 65 Sial laiol isl al USS Kisa BIS AU 93 H0 SSL Lo yaWll 03 

4. Yang disembah. @.S». al-Zumar : 64 NN aan ne Na atap 

Gala Ya Sel sdgsob ll Suga J3 

berasal dari kata uluhiyah maknanya ibadah dan penyembahan. Artinya Tuhan adalah ilah yang 

disembah. Kedua, dari kata alaha, mengherankan dan menakjubkan. Artinya makhluk akan takjub 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1513) 513 


terhadap ciptaan Tuhan. Ketiga, dari kata aliha yang bermakna tenang. Artinya orang yang dekat 
dengan Tuhan akan merasakan ketenangan. 


Tidak Ada Tuhan Selain Allah 


La ilaha illah Allah (tiada Tuhan selain Allah) adalah kalimat tauhid yang dibawa seluruh Nabi dan 
Rasul. Kalimat yang merupakan inti dan kunci segala sesuatu. keseluruhan ajaran Islam berawal 
dan berakhir dari kalimat ini. Kalimat yang menjadi rukun Islam pertama, dan yang menandai 
keislaman seseorang. Kalimat pertama yang harus diperdengarkan kepada bayi yang baru lahir, 
dan yang akan meninggal dunia. 
La ilaha illah Allah (tiada Tuhan selain Allah) merupakan kalimat pembuktian kekokohan iman dan 
keyakinan akan Tuhan yang satu. Hanya kepada-Nya hamba menyembah, hanya kepada-Nya 
hamba memohon pertolongan. Kalimat la ilaha illa Allah, tidak sebatas ungkapan bibir, dan 
ucapan lisan, tetapi keyakinan kokoh yang terbangun di atas tiga dimensi sinergitas antara 
pembenaran hati, ucapan lisan dan perbuatan fisik. 
La ilaha illah Allah (tiada Tuhan selain Allah), adalah kalimat sempurna dan termulia. Tidak ada 
satu pun celah untuk menafikan keesaan Allah, dan tidak ada satu peluang untuk meragukan 
keMaha Tunggalan-Nya. Allah swt tidak pernah memberi toleransi kepada hamba-Nya, yang 
membesitkan kata ragu dalam hatinya, apalagi membangun keraguan itu dalam kata dan 
perbuatannya. Perhatikan @.S. Al-Nisa : 48 

laulas sil 5331 383 AL Iu S9 slig Lal eU G3 lo Saag Itu Ul Jaga YA Gl 
Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala 
dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 
mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 


Implementasi Ketauhidan Dalam Kehidupan 
1. Ketauhidan Tuhan dalam Ibadah. @.S. Thaha : 14 
SS DK ailg sie LI NI all Y dl Ul sil 
2. Ketauhidan Tuhan dalam isti'anah (memohon pertolongan). @.S. Al-Fatihah : 4 
cabai JUl9 Sasa JUI 
3. Ketauhidan Tuhan dalam zikir dan do'a. @.S. Ghafir : 60 
Gps A33 Gali gs GE Un dei Gal GKI anital uses K3 B3 


Artinya : Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahannam dalam Keadaan hina dina". 


4. Ketauhidan Tuhan dalam penyerahan diri (@an'ah dan tawakkal). @.S. Al-An'am : 163 
Gaolaall Jgl Blg &50l Zbu3 Al Sby I " Ganda U5 al yalse3 SLASI 4S wo Hl JS 


Artinya : Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam.Tiada sekutu bagiNya: dan demikian Itulah yang diperintahkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1514 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". 
Maka bersaksilah bahwa Tuhan itu (wajib) hanya satu. Bersaksilah dengan melihat, menyadari, 
bersaksi dan bersumpah bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan hanya Allah swt Yang Maha Satu 


Referensi dalam beberapa tafsir : 


-Tafsir Baghowi 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-51&surano-21&ayano-22 
- Tafsir Thobary 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-50&surano-21&ayano-24 
-Tafsir Ibnu Katsir 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-49&surano-21&ayano-24 
- Tafsir Kabiir 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-62&surano-21&ayano-24 
- Fathul Godiir 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-66&surano-21&ayano-24 


Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/788038797885597 


3284. BOLEHKAH MENGATAKAN AYAH NABI IBRAHIM 
KAFIR ? 
PERTANYAAN : 


2 Mbah Cemeng 
Assalamualaikum, apakah dibenarkan mengatakan ayah nabi ibrahim adalah kafir? 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 

Wa alaikum salam, tidak benar. Tertulis dalam TAGRIROT BAD'UL AMALI hal 16 karya 
Syaikhuna wa Murobbi Ruhina Al-alim Al-Allamah Romo Syeh Maimoen Zubair Al-Haj 
karangmangu sarang-rembang jawa tengah indonesia : 


UsSug el ia lilsg 439 0339 diladg Nic pd molao JSI Agil Ula Ly pes Samoill Ly dil LS3 
Hip US US9 Hwill isl US ualw Jileuall yo Il9 y9091020 Agil AMUIG slBJI asu lal ANU 
del anal aa 009 tes ya A8 way AAS 


Sebagaimana wajib iman tasdig / membenarkan pada para Nabi dan Rosul maka wajib pula 
beriman bahwa mereka adalah orang-orang yang akalnya, kekuatannya,pendapatnya,ciptaannya 
dan akhlagnya lebih sempurna terhadap orang-orang sekurunnya (se zamannya) dan mereka 
adalah maksum (terhindar dari dosa ) walaupun dosa-dosa kecil dan juga selamat dari jeleknya 
nasab dan sakit yang ditakuti (bisa di asingkan) seperti kusta dan minimnya kewibawaan dan juga 
selamat dari mempunyai pekerjaan yang hina seperti tukang cantuk 


? Ical Rizaldysantrialit 
Betul ada khilaf ulama ! Tapi tidakkah anda bisa merasakan perasaan nabi ibrohim, jika "Ab" nya 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1515 


dikatakan kafir ? Walaupun seumpama pada hagigatnya betul "kafir" 


2 Kumbang Gurun 
Termasuk adabul lisan "menurut syeh Abdul @odir Jalaeni rohimahulloh " tidak boleh 
menceritakan kejelekan yang ada kaitanya dg para Nabi 'alaihi sholatu wasalam 


KESIMPULAN : 


Status ayah Nabi Ibrahim pada hakekatnya merupakan masalah yang diperselisihkan. Khilafiyah 
ini masyhur diceritakan dalam kitab-kitab tafsir. Imam As-Suyuthi menulis bab khusus tentang ini 
yang diberi nama "Tanzihul Anbiya 'an Tasfihil Aghbiya' (Membersihkan Para Nabi dari Caci Maki 
Orang-Orang Bodoh). Sementara di sisi lain, dalam keputusan muktamar NU ke 3 di Surabaya 
tahun 1928 menyebutkan:- Apa pendapat Muktamar tentang ayah Nabi Ibrahim -alayhis salam. 
Apakah termasuk ahli surga (mukmin) ataukah ahli neraka (kafir)?- Muktamar memutuskan bahwa 
ayah Nabi Ibrahim a.s. itu termasuk ahli neraka (kafir). 


Dari komentar saudara penanya, bisa dilihat bahwa penanya pun sudah memahami terjadinya 
khilafiyah. Sementara sudah dimaklumi bahwa persoalan khilafiyah tidak perlu diingkari, wa Ia 
yunkarul mukhtalaf fih. Maka barangkali yang dimaksud penanya, wallahu a'lam, adalah sejauh 
mana sensitiinya masalah ini sehingga masih dibenarkankah untuk mengatakannya secara 
terbuka tentang kekafiran ayah Ibrahim? 


Bila demikian maka tetap tidak dibenarkan bagi kita, tanpa ada hajat yang jelas, untuk berbicara 
atau menyebutkan pendapat kekufuran ayah Ibrahim. Walaupun pendapat itu hakekatnya benar, 
namun tidak semua yang benar layak diungkapkan. Sebagai bentuk tatakrama kita terhadap para 
nabi, juga untuk menjaga sesuatu yang kurang layak pada para nabi menjadi masyhur diketahui 
atau bahkan dijadikan bahan olok-olokan. 


Bamuo 199 € 9399 oral 99 Jilus 49 Led 201 gi Ul ale al Ulun SS ul all Ja : (3 3 Ulu) 


(Permasalahan : Yahya) Tidak diperbolehkan bagi seorang alim untuk menuturkan masalah pada 
seseorang yang diketahui akan berdampak menggampangkan agama ataupun terjerumus pada 
keburukan. Na 


Sy 2 05 


Pet Se ea an Pa Aa ba ea ae ale Sl die Ula 
, yasi pkug Ale Al sko dl yati BII dalell el Abah lo Dut CAS3 Li gas) Yg 453 IIS 
H6 cal yd Aron aku Ale AU gua 018 adl dindlh na US Ly ABe dl JlaS yo ga yull dlu 
uall Ria clalall 2XJJl ade b3 ss uc Iluoi ya all 0253 silS Sola aga 336 luel si 
Wall Bl yo dal 99 GB dlam Ab s0 sexy AINI yo 


Ditanyakan -semoga Allah merahmati dan memberkatinya- tentang peristiwa yang lazim terjadi, 
yakni tentang dua orang yang bermusuhan, lalu salah satunya mengejek yang lain dengan 
sebutan miskin atau tukang gembala kambing misalnya, maka yang lain menimpali bahwa para 
nabi pun juga miskin dan menggembala kambing, ataupun kalimat semacam itu yang biasa terjadi 
di masyarakat, apakah hukum hal tersebut?Dijawab olehnya -semoga Allah mengampuni dan 
memberkatinya-, ini merupakan hal yang sungguh selayaknya perlu untuk dicegah, karena hal itu 
akan berdampak pada keburukan yang tidak bisa ditemukan bagian mana yang sobek atau lubang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1516 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mana yang harus ditambal. Bagaimana tidak, banyak hal yang oleh masyarakat dipahami salah 
kaprah sebagai kekurangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas sebagian sifatnya yang 
sebenarnya merupakan kesempurnaan Nabi. Hanya saja ketika dinisbatkan pada orang-orang 
selain Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka akan tampak seperti sifat kekurangan, seperti sifat 
buta huruf, miskin, dan tukang gembala kambing. Maka jelaslah tuntutan untuk mencegah hal 
semacam itu terjadi. Dan tuntutan ini semakin menguat pada para amir dan para ulama untuk 
mencegah hal ini diketahui oleh banyak orang. Sebab hal semacam itu pada hakekatnya bisa 
menjadi faktor timbulnya keburukan yang besar. (Fatawi Kubro). 


Ala et Sean si @ilkogl yA87 Kap €jia SI3 ia Yg We 33 Ng Koi Mt Y Ul wol Sl 
dlu dani ole gl oa gl adil KISI Jiall 018 Iuob ade WA 63 Uc PUJI Nda P0 le 
Dan Ol dki MAYA 23 ole Ih HERI Taob3 KULI Job oC yul dita LALAK gl WIL dosa Sic 

lag Ale AU cola dual 3 SE3 Jail Jak sl 


Ragam yang kelima, yakni tidak bertujuan merendahkan, juga tidak menyebutkan aib ataupun 
umpatan. Akan tetapi menghindarinya dengan menuturkan sifat-sifat, atau dengan bercerita 
keadaan-keadaan yang masih dibenarkan terjadi pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam 
bentuk perumpamaan dan dalil baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, atau dalam bentuk 
kiasan, atau ketika sedang menderita dan tertekan, tidak disampaikan dalam bentuk merendahkan 
dan menghina, melainkan untuk memuji dirinya sendiri maupun orang lain, ataupun disampaikan 
dalam bentuk perumpamaan tanpa disertai unsur merendahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 
(Fatawi Kubro). 


I5S9 ISS USov Wole Ul ul yugb ? aga up Uloukd Sal Mc Ly Jas JB : JB das yul 2 le Las 
A3 , Sa Is as dag ale all all al US 38 uaiogoll sol be 0 25 lo 98 : JB Hudi5 
cagloall uc J2 : JBS alug le Al ala gal UE No d Wang lo: Jo Tyas Luae ac 


Menceritakan kepada kami Ali ibn Abi Jamilah dan berkata, Umar ibn Abdil Aziz berkata pada 
Sulaiman ibn Sa'd: Telah sampai kabar padaku bahwa ayah dari pegawai kita di daerah sana dan 
sana merupakan orang zindig. Sulaiman berkata: Tidak masalah wahai Amirul Mukminin, ayah 
Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam kan juga orang kafir, jadi tidak masalah. Umar marah 
luar biasa dan berkata: Apa kau sudah tidak punya perumpamaan lagi selain tentang Nabi 
shallallahu 'alahi wasallam. Lalu Umar memecat pegawai itu. (Hawi Fatawi) 


Hadza syaiun muhim. Ihdinash shirathal mustagim. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/729728020383342/ 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0035-siapakah-ayah-nabi-ibrahim-as.html?m-1 


3285. MENGENAI A@IDAH TAFWIDH, TANZIH, DAN 
TAJSIM 

PERTANYAAN : 

2 Mantan Anak Jalanan 

Assalamu'alaikum para mujawib piss-ktb saya mau ikut bertanya... 


1. apa makna tafwidl ma'at tanzih 
2. apa makna tafwidl ma'at tajsim 


www.islamuna.info 


AGIDAH (4517) 517 


3. bagaimana hukumnya sholat bermakmum dengan orang yang berkeyakinan tasbyh / 
mujasimah..? (jawaban mohon jangan cuma ARAB GUNDUL.. ga ngerti ) 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Bolehkah kita bermakmum dalam sholat kepada imam yang ber'agidah wahabi salafi alias 
musyabbihah mujassimah ? Selama wahabi salafi itu dalam agidah mereka tafwidl ma'at tanzih, 
maka boleh diikuti. 


Tetapi jika tafwidl ma'at tajssim, maka tidak boleh karena ini jelas kekafirannya, karena 
menjisimkan Allah walaupun dgn dalih tafwidl, misalnya dia mengaku tafwidl tetapi di barengi dgn 
mengatakan Allah punya tangan, punya muka, punya tempat, ini jelas tafwidl ma'at tajsim, 
musyabbihah mujassimah Didalam kitab tafsir ibnu katsir mengatakan 


A0 AAU pala Si) 
Siapapun yang menyamakan Allah dengan makhlug nya, maka ia kafir. 


Dan boleh kita mengikuti di belakang imam yang bid'ah selama bid'ah nya tidak sampai 
menjadikan nya kafir, Tetapi jika bid'ahnya menyebabkan kafir seperti mujassimah musyabbihah 
alias wahabi salafi sekarang maka tidak boleh berma'mum. 


Dalam kitab fathul mu'in matan dari nihayatuz zain dan i'anah tholibin dikatakan disana bahwa 
lebih aula sholat sendrian daripada berjama'ah dengan ahli bid'ah dan fasig, intaha fathul mu'in. 


Maksud ahli bid'ah dan fasig disini adalah kaum wahabi salafi yang memujassimahkan Allah dgn 
dalih tafwidl, tetapi tafwidl nya ma'at tajsim bukan tanzih. Adapun asy'ariyin tafwidinya ma'at 
tanzih 


SSS Sya | yaa Uisiael IM Ig dua 9 ya Si jual 


2 Mas Hamzah 
Pendapat para ulama' tentang kafirnya kelompok mujassimah dan tidak sahnya sholat di belakang 
mujassimah : 


1. Alimam al fagih najmuddin ahmad bin muhammad ibnu rifah dalam kitab kifayatun nabih syarh 
tambih juz 4 hal 24 berkata :" dan tidak diperbolehkan sholat di belakang orang kafir karena tiada 
sholat baginya bagaimana bisa diikuti , ini adalah urutan orang yang kekafirannya telah disepakati, 
sebagian dari orang yang kami kafirkan dari ahli kiblat adalah oang-orang yang mengucapkan 
bahwa alguran adalah makhluk, dan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengetahui 
perkara2 yang tidak ada sebelum wujudnya, oang-orang yang tidak beriman dengan tagdir, begitu 
juga kafir orang yang beri'tikad bahwa Allah duduk di atas arsy sebagaimana yang di ceritakan 
oleh al godhi husain dari nasnya imam as syafi'i rodhiyallohu anhu." 


2. Al fagih al hanafi imam kamaluddin muhammad bin abdul wahid as suweisi as sakandari yang 
terkenal dgn sebutan ibnu humam dalam kitabnya syarh fathul godir juz awal kitabus sholat 
halaman 360 berkata : " klompak musabbihah jika berkata ' Allah ta'ala mempunyai tangan dan 
kaki sebagaimana para hamba ' mka dia kafir dan dilaknat.dawuhnya mushonnef ' kelompok 
musabbihah' ini tidak membutuhkan dawuhnya ' sebagaimana para hamba' karena kemutlakan 
nama jism serta peniadaan penyerupaan itu sudah menjadikan kufur , .....dst. Dan sesungguhnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1518 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bermakmum kepadanya tidaklah sah." 


3. Al imam al allamah sayyid muhammad al husain az zubaidi yang terkenal dengan sebutan al 
murtadho dalam kitab ittihafu saadatil muttagin syarah ihya' ulumuddin juz 3 halaman 293 
berkata :" atau orang yang berbuat bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang tidak menjadikan 
orangnya kafir, jika bid'ahnya menjadikan dia kafir maka tidak sah keimamannya sebagaimana 
penjelasan yang telah kami dahulukan,dan orang yang mengatakan ttg kemakhlukan algur'an, dan 
klompok musabbihah serta yang semisalnya dari oang-orang yang kafir sebab kebid'ahannya." 


4. As syaikh al allamah abdul goni bin ismail an nabulisi dalam kitab shodhul hamamah fi syurutil 
imamah berkata :" dan tidak diperbolehkan sholat dibelakang oang-orang jahmiyah, godariyah, 
musabbihah dan oang-orang yang mengatakan bahwa al guran adalah makhlug.termasuk 
musabihah adalah orang yang beritikad bahwa Allah di langit dengan dzatnya atau Allah 
bertempat, atau Allah di salah satu arah dari beberapa arah, seperti oang-orang bodoh dengan 
akidah yang benar di zaman kita, maka tidak sah keimamannya sebagaimana yang telah ku 
jelaskan tentang keadaan mereka dalam kitabku "ar roddul matiin " 


5. Al-iImam Abi Manshur “Abdul @ohir bin Thohir bin Muhammad al-Baghdady dalam kitab alfargu 
bainal firog berkata :" adapun oang-orang ahli ahwa' dari kelompok jarudiyah, hisyamiyah, 
najjariyah, jahmiyah, imamiyah yaitu oang-orang yang mengkafirkan sahabat2 terpilih, kodariyah, 
mu'tazilah, bakriyah yang dinisbatkan kepada bakar bin ukht abdul wahid , dhuroriyah dan 
musabbihah smuanya, dan khowarij maka kami mengkafirkan mereka sebagaimana mereka 
mengkafirkan ahlus sunnah maka tidak diperbolehkan sholat bagi mereka menurut kami dan tidak 


boleh sholat di belakang mereka." 
sei GNI Tani 3 al de le WI ob sai Gowa 8S 99 slolell lgs 
sda guci H9 slowll 59 X9 CSA)AI 99 sept dowl R0 LAIN SAI WI aw 


An BA Sa ala ni SA Rea SS dah 
asa lo Jli3 24 yo gala 2 all gada AI A5 93 "uli 2.1 Ayill HS "LS 93 3710 5S9ioll 
(00 2b53S og Ale Rano 0 ES yo alan Iddg 4 Sxity MSI J1L0 NA IS AS Dual 495i A9 
dll ul Sila yo S3 jan yody Y yog ldxg29 JB Clogamoll aku Y dls Ulejall dlu callall lali Jal 
Sail. (( "ai lil gado "aril ui 0 LD Lam usil a53 S sell ade la 


An an Ne PN An NK Al Ah 
BI anal 3) ani lo JB 360 y0 Bill bs JIN Hall "asli td mnt" LS pd 2681 Alus sil 
al Glboglobsl) LS 93 uc isu Id aril As) ugslo LIS 9e9 "Ill LS Jag 3 dls di" JG 
Jill NI dio atu JB Umi oi J9 pot ad 90 3D lo Hb 0) 9 US all di R0 mall 
lal ai Jas nsai39 ball DI 9 oo AG ale sm Bil Alan siti Jana valesiw d9 

saglil... (aoi YG d9odll lg maSUL 


(busi ea Sasa 2050 Sean NG ASN ane A55 Asa Jb akal sasa SE sasa 
Cal 2 sal "asli male elasl atu Latioll idladl Albsl" ULS 198 1205 dim 3 GAgial! 9LAI 300 gl 

4 alias laS diolol ai ml Mg Las AS Y sal deal Ws joll ica Us gl) ras Lo Jli8 293 1 
agil... (die 843 yao rAgnig desiallg Ulil Sl Ust yas JB 

Sabet all Sas:sa asal aa eat Y dalel 2 dlon das Kasal HK gang 
ssi Ya))iauoi lo JB 993 55 54 53 1x "doel bg sis 9 dolondl AM" UlIS 98 01143 wSgiall 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1519 ) 


alam! 9 Al ul Nisa 0 dental 33 Jxug lead dlku gia y09 Autumllg Sd 9 Krogadl Cls HAJI 
PA (Lasso gl aib (SI) 
2 (osiall 3 JI" UUS 9 pedlsal UC 

Suu gl dowboll MESI my Jos ul J9e2) Em AS Oleblull Jas 9 wuslgll pom DAD 3259 


ali Lag yA NG "Jis Aiu dil dilSy pggusig All 19:38 Ad 19039 SI pulo pagi agil »9 dual 
2 Alia ul "JB9. J3 


calo Isl aulc Ng dio H0 a03 9 leg lokao 09 Way Galso Ang Gil Aguiug MS mung 
RA ul dal SB Uta jall LAX9 uudgmall Aga elilaga Yg Sandi Lullo L Lpatio 63 Ay eIYI Ro dal V9 
AU Jowy oJS alug WI alang dl sondlg JS JII asig bum 989 Ilonall Sagag SNI Jatu WI 9 


2 Hariz Jaya 
Tambahan ta'bir dari ianatuth thalibin..... : 
usS UBI Jb JS 98 Juasl HiSII RoJI 20 Dial Ul 151 49930 yo Litual Aolol dc goal NI 133 
SIS Can Ole Gb Kalilill : (SI downlS LSI 20 78 AJ sull Les sll Acu IS MSI Roll lol 
SI dg am Holi mui 3 Ul db les WI leg plus WM sll Casa Si «lgs JAS UB soisall: 
damiallo Gua8 JI 2 S3 II JB Su lg mnsdl ding Acai SJ Jaisi suaSI S1 J3 yaal pai ai 


IS DN pelonol sagu peasy YASI A3 ya jic9 Ulil dawull : SS gol 98 : JO og io Gx Jllo, 
da ale ll dung ld 33 GB dana sll lolg 5 JB 5 «yak Bulat BNI Lol vduololg dsn 39 BE 


Om 2 0 05 de w XI yg swio 
Dalam majmu' lin nawawi.... : 
bogo log pay 0 LSI Yan RDI LAS) og Sl 39 Dll TA Misa AI yo ul LS» en 
Ob adl dal Suu og 
Dalam Tuhfatul Muhtaj..... : 
skicl yo WE ac li R0 pdl Alai Ha 39 Apallg mill ga Paito WI Euro yo lasl J3 Ri Yo 
Sboll Jkslg & ll 
Dalam kitab mughni muhtaj.... : 
agio 9S 1JB 50 giat AU Sx wal AI cas 98 sll mail g Soge cc 33 18 JB gl sisa Jl oi, 
mill dc Jralo dio ye VX billao LX Ul alllg ac AI JG SAI 9S AS) JI sll Ul: JB yo 
downoll 395 X Ul) og! 9 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/728644453825032/ 
3318. ANTARA DERAJAT HABIBULLOH DAN 
KHOLILULLOH 
PERTANYAAN : 
Assalamu'alaikum wr wb. Afwan ganngu ustadz, Ane ada pertanya'an menyangkut Tauhid ? 


“Manakah derajat yang paling tinggi antara Habibu Robbil A'lamin sama Kholilu Robbil A'lamin? 
(Muhamad NurFajarudin) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1520 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Karena pertanyaannya menyangkut Tauhid,jadi jawabnya 
juga agak naik dikit. Untuk yang Habibu dulu...predikat ini biasa khitobnya kepada Sayyidina 
Rasulillah Muhammad ibni "Abdillah, Sedang magom kholilu biasa di khitob kepada bapak agama 
sayyidina Ibrahim ibni Taaarch, 'Alahissalaaam. Jadi kembali kepada Afdhalo makhlugiin dan 
awwalu makhlugin,ini yang paling tinggi. Dinukil dari kitab syarah nawawi ala muslim : 


oo Bol Asal Jd ugnSiall Cilesl "All Lam lily NI": JB alus le dll oo dl Cnolal 43 cl 
JSI 3S X9 «NI sama 34 NB « sison ad : dil calk $ claw lod al S gl all al, dj 
201 Jab : Sig 4 aluag Ole All ola Liyi dt1o Le3N «RSI Uma: J9 lus VI 


Telah datang banyak hadis bahwa nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : " ketahuilah, aku 
adalah habibulloh ". Ulama' ahli kalam berbeda pendapat apakah derajat al mahabbah itu lebih 
tinggi dari pada derajat al khillah , ataukah al khillah yg lebih tinggi Pataukah setara ? Sebagian 
ulama' berpendapat bahwa keduanya (al mahabbah dan al khillah ) itu bermakna sama maka tiada 
habib kecuali seorang kholil dan tiada kholil kecuali juga seorang habib,dan dikatakan bahwa al 
habib lebih tinggi dari pada al kholil karen al habib adalah sifatnya nabi shollallohu alaihi wasallam. 
Dan dikatakan juga bahwa al kholil itu lebih tinggi. 


Tambahan ta'bir utk masalah khillah dan mahabbah : 
- Kitab mirgotul mafatih : 


Ul adl ol US All le pad 2 « dll SI ASI yo Jl Ul HnllI JSI uw Ho ul del3 
K0 - alug Gale AU luo - 989 Jgsiollo Jelill susos Jusd KaalIg «Yul Oil Angll I3D ad « Wei 
aa yall AJ jio 98 Ill Ul dos KS Y S0 Ll «any yo all Ui Yao Jalla « 9109 

Bala asa SA Asas LL 


- Kitabus syifa godhi iyadh : 


Ga IG agan "Kelas lalan8.. Wunall da yo gl AsJl A55 831 lap Usldl OLI elalell Cakil, 
dll 5532 JB 12033. Wall Isas0g Ask al jl 208 ASI ..Gu3 NI JII YSS VI Sal 


@sall dll 363 . asih AB JS3 38 905 8 JUS iso CuiS Ihrralug ale AU lp Uji SI, . 33 
S0 Sl Uni cus S3 UX Ubi Go 3 Asal Jas 9)KI5. AD 19 «Ip dolulg kawula «2» dab 
mdlyl JSI ass. 


- Kitab Nuruzhzhalaam, lisysyaikh Nawawi Al Bantani, halaman 40 ketika menceritakan peristiwa 
Mi'raj: 


Matana bus ebisul 3 oleig Gilas Ml J3 ......... ol mad ul WaSul dlsl J3 basi Ju d Jl3 
- Kitab Asysyifa, lil Gadhi 'Iyadh, juz 1 halaman 214 : 
mbl al Jalil d3 23 0 B0 Ui ll da» UN AJ u0 Rol Asli Jas adSI9 


Mayoritas ulama' menjadikan al mahabbah lebih tinggi dari pada al khillah karena derajat al habib 
Nabi kita shollallohu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada derajatnya al kholil Ibrahim alaihis 
salaam. Wallaahu A'lam bis showab. 


MUJAWWIB : Mas Rusdi, Abdullah Afif, Mas Hamzah 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1521 | 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/797340860288724 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/786182234737920/ 


3335. SEPUTAR KEMUNCULAN IMAM MAHDI DI AKHIR 
ZAMAN 
PERTANYAAN : 


2 Mohammad Irfan Fauzan 
Assalamu 'alaikum, para kiayi saya mau nanya tentang Imam Mahdi yang menurut syi'ah imam 
ke-12 mereka.terima kasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Bab akhir tentang al-mahdi dan nama imam al mahdi. Dinukil dari kitab tadzkirotul gurtuby : 


Jb3 le rc lud Dll le gus R0 R33 Uilg diSog ilbelg dorlg Aitnng Sagall 49 SI dio UL 
JEal 

XI gm 208 Ul (Saga wol 98 y9L JB plang Ule WUl lo yuill « ul Soal busa yul ye» sal gal 
Ja JI ia 48355 Siogg Jlollg Uni agio Ji X9 LSI gi da3 lelliay Togo al dasi sniol A3 asi Rui 
38 928 subel Sago L Jataor . 


Abu dawud dari abi said al khudri sesungguhnya nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : " 
“Akan datang pada umatku Al-Mahdi bila masanya pendek maka tujuh tahun, kalau tidak maka 9 
tahun. Maka umatku pada masa itu diberi kenikmatan dengan kenikmatan yang tidak pernah 
mereka rasakan yang semacam itu sama sekali. Mereka diberi rizki yang luas. Mereka tidak 
menyimpan sesuatu pun. Harta saat itu berlimpah sehingga seseorang bangkit dan mengatakan: 
Wahai Mahdi, berilah aku.' Diapun menjawab: “Ambillah.” 


KASI Nai WNI 5 Agan adal Knio Saga? plug Ale Al calo Al Ig, JB JB Layl Uc a33 
Cai 9 Rw Jloud lallag Las wuilo LS Yac9 Ubur 


Abu dawud juga mengeluarkan dari abi said al khudri berkata, Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam bersabda : 

“Al-Mahdi dariku, dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan 
sebagaimana (sebelumnya) telah dipenuhi dengan kedzaliman, berkuasa selama 7 tahun.” 


alus wall Saroll gal us dj un duglao uc «Sau ussB yul uc Jago bus» dls S9 
ve All balo Ja Jl say N au Fo 0d Lai WIL al Ale Al Kalao AU Iga) S3 :JB SJ busa 
dis sudu lallag Lg Wilo laS Ya Ubud KS) 4 Youd in Ja wUjiS yo Na) Al Lny3 all 
XI Ui Lilis v0 yaDAI €x1 Ng Da0 dino NI ld la3 yo Ui elowl €x5 N 14S)AI USLug slawi ySLw 
calgo 1 « ul ea susi sis diss. 

Cola adi gl las nilai 9 Gaia Bam ES 99 Yu) 

yaly gal S 3SJI duga yul US A59 US yo 1d Sg yg. 


Abdurrazak menyebutkan , telah mengkhabarkan kepada kami ma'mar dari abi harun al 'abdari 
dari muawiyah bin gurroh dari abi shiddig an najiy dari abi said al khudri berkata , " Rasululloha 
shollallohu alaihi wasallam menyebutkan cobaan cobaan yang menimpa umat ini hingga tdk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1522 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ditemukan seorang lelakipun sebagai tempat kembali dari kedholiman, kemudian Allah mengutus 
seorang lelaki dari keturunanku , ahli baitku memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana 
(sebelumnya) telah dipenuhi dengan kedzaliman, penduduk langit meridhoinya begitu juga 
penduduk bumi, langit tdk meninggalkan tetesan hujannya kecuali di curahkan dan bumi tdklah 
meninggalkan tumbuhannya kecuali di keluarkan hingga orang2 yang hidup berangan angan 
bahwa tak ada yang namanya kematian, dia hidup di zaman itu selama 9 tahun atau 8 tahun atau 
7 tahun.". Abu dawud juga meriwayatkan yang serupa dari wajah yang lain dai abi said al khudri . 


celis Al Jalil Apr 98 Si JB aga XI kind 50 da ad 3) 1JB alang ale Al Laluo yul ye dil uc ca 
Sinyal ass wan Kail aa aa 9 oassal dotai dala ati da isa adal ws Ia 8 Lini ga sal 
USA (ya Cya5 1Jl89 olisou. 


Dari abdulloh dari nabi shollalohu alaihi wasallam bersabda : “Andaikan dunia tinggal sehari - ada 
tambahan dalam hadisnya -sungguh Allah ta'aala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus 
padanya seorang lelaki dari ahli baitku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama 
ayahku." Dikeluarkan oleh tirmidzi dengan maknanya dan beliau berkata " hadis hasan shohih". 


ve Jap agaili cus asal dls All Jalal asl9 gg AI lini yo Sy al glip le93.0 Jugloll djs Cuda YA3 
Dad plg MM Ly AS Al 83 tu Jah . 


Dan dalam hadisnya hudzaifah yang panjang secara marfu', " Andaikan dunia tinggal sehari 
sungguh Allah ta'aala akan panjangkan hari tersebut sehingga seorang lelaki dari ahli baitku 
mendatangi mereka malaikat berada di hadapannya dan agama islam menjadi terlihat." 


Al codao WI Jgaay JB JB ai WI 215, Mc Au US Asin up So20 Cy3s Yo» BILJI si gol 533 
See Ja all ga s3 30 all aan cal Jar Ls sell Alay ale. 


Abu nu'aim menuturkan dari hadisnya muhammad bin hanafiah dari ayahnya ali bin abi tolib 

rodhiyallohu anhu berkata, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : " al mahdi dari kita 

adalah ahlul bait Allah azza wajala memperbagusinya dalam semalam - atau nabi berkata - dalam 
dua hari." 

ac XI dc Ags X9 slow XI ym Ng Io)bsl NI Lsadl Ng daa AI y0AI old op N Kla OLS $3 889 

MU omuc Al Sago X9 GSII JL. 

Gi 99 d5lo ppi AS,3 10, 

ubl us aSall JK ey So50 aids JB SELAI aw ya! ya Som0 Laos “del NC 9 yi ga Lir» 1 JG 

HA aa NI yo Sl ag N "JB slag Ale WI adad WII Jono Sleep oil yS owl 3S Ao yr 


s3! VI a95 ad ala gal JB: 

Oi basa asal Dino ea kal as sag dal ss la Jb 

sal Me ea sa Aa el ai 

Jb Isa Cyolsl y8 ey cuuc NI Sago Ng Jgis, 

HS Cmaliiwly JUS & yilgi 38 HS pama! SNI paole padilla Kal 020 sll gol JB 
Nay Gil seygiwa Bam Ello Gil Aiu Jail yo Ailg Sagall yg alug Gale All Koo Kabusall ye Lil, 
Ap ly monbld LSDL JI Ulu Jball Ji3 de paca cad Male ae B0 R34 Yac yA, 

polg dio yo Jab 9 dil salcy lo All Calo Guue9 HoI oh. 

saya NI lagunao NolS Saga N SSI Kowue NI Sago X9? #adlwllg Ddk ul Ag 3S, Ul Jainug 1, 
well Ri 49 Cusls NI gais Id ade. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1523 


5,341 )9olg Si gal Jess 5 Saul 
wall oi ssub Jl Wall 


( Fasal | Telah ada dalam kitabnya as syihab : perkaranya tidaklah bertambah kecuali tambah 
parah, dunia semakin kebelakang dan orang-orang semakin kikir, kiamat tidaklah terjadi kecuali 
jika akhlah telah menjadi buruk, dan tiada imam mahdi kecuali isa bin maryam. Aku (imam 
gurtuby) berkata : "ibnu majjah mengeluarkannya dalam kitab sunannya 


Ibnu majah berkata " telahmenceritakan kepada kami yunus bin abdil a'la, telah menceritakan 
kepada kami muhammad bin idris as syafi'i berkata, telah menceritakan kepadaku muhammad bin 
kholid al jundi, dari aban bin sholih, dari hasan, dari anas bin malik sesungguhnya Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam bersabda : " tidaklah perkaranya bertambah kecuali tambah parah..." 
kemudian ibnu majah menyebutkan yang selanjutnya. Ibnu majah berkata " tdk lah 
meriwayatkannya kecuali imam as syafi'i 


Pengarang -semoga Allah merahmatinya- berkata, " dan abu hasan al ajiri mengeluarkan, beliau 
berkata ' telah menceritakan kepadakami abu ja'far muhammd bin kholid al barda'i di masjidil 
haram, telah menceritakan kepada kami yunus bin abdil a'la al misri. kemudian menyebutkan 
hadisnya. Perkataan ' tiada mahdi kecuali isa' ini berlawanan dengan hadis-hadis pada bab ini. 


Abu hasan muhammad bin husain bin ibrahim bin ashim al abary as sijzy berkata : " hadis hadis 
tentang imam mahdi telah mutawatir dan terpencar denganbanyak riwayatnya dari nabi al mustofa 
shollallohu alaihi wasallam, dan sesungguhnya al mahdi adalah dari ahli baitnya nabi dan akan 
menguasai dunia selama 7 tahun, memenuhi bumi dengan keadilan dan keluar bersma nabi isa 
alaihis salam dan membantunya dalam memerangi dajjal di babu lad di tanah palestin, imam 
mahdi juga menjadi imamnya umat ini dan nabi isa sholawatullohu alaihi sholat berada 
dibelakangnya dalam kisah dan perkaranya yang panjang.". Aku (imam gurtubi) berkata : " dan 
bisa saja sabdanya nabi alaihis sholatu wassalam ' tiada mahdi kecuali isa' maksudnya adalah ' 
tiada mahdi yang sempurna dan terjaga kecuali isa ' berdasarkan makna inilah bisa terkumpul 
semua hadis dan tiada lagi adanya pertentangan. Wallohu a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/797678593588284 


3356. MU'JIZAT ROSULULLAH : BATU BISA BICARA DAN 
POHON BISA BERJALAN 
PERTANYAAN : 


2 Mardoim Al-murtadho 
Ustadz.. minta Referensi / keterangan kitab tentang Kisah (mu'jizat) nabi muhammad Saw : Pohon 
bisa berjalan dan Batu bisa bicara . 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Batu bisa bicara yakni batu penggilingan di dapur siti fatimah azzahro binti rosulillah, silahkan 
simak kisahnya "kitab syarah 'ugudul lujain" : 


anb3 @iil Je ag Ll Aug ale Al oli All Ita) TES) 2JB ul uc Al 913) d450 yul US S3, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1524 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ale Al sala Al Iga JB SS yag BJ le Nat CSI 5833 (GIS Obi Al n3) el BI 
Sal gal Pel Ja3 KI 533 MSI Legl L UJR Plue lali SL .S dabh Geby ls" :alug 
vb! ale guisil Gl Md Sein ol We Jlus alka8 Yo gl 5" ll lbsie alag ale dl oo 
Soball any ssi SSI KIJI adl 23 A8 Leo akug Mile Al lo Sulli Raw lb "Ul Jaa 63 
BII 9 42533 all, 


Diriwayatkan dari Abi Hurairoh r.a : Suatu hari rosulullah datang kerumah puterinya Fathimah 
Azzahro,ia sedang menumbuk syair ditempat gilingan namun sambil menangis,Rosulullah 
bertanya : Apa yang yang membuatmu menangis wahai fathimah ? ia menjawab : Wahai ayahku, 
aku menangis karena batu gilingan ini dan semua pekerjaan rumah. Kemudian Rosul duduk 
disamping Fathimah,fathimah berkata lagi : Wahai ayahku,mohonkanlah pada Ali untuk 
membelikan aku seorang jariyah untuk membantu ku memasak dan menyelesaikan pekerjaan 
rumah. Ketika Nabi perkataan fathimah, maka nabi mendatangi batu gilinganan tersebut dan nabi 
menaburkan syair dalam gilingan itu dengan tangan beliau yang berkah nan mulia 


2 ag AO ball ox Jill lg buy Ia mellei ll GAb 33 VI Mil gol dl ai" UE 
Gb Ska ME alas Ala ll ola all JI Lal 233 93 Tita Olah Ws Al Kino 339 
Sal Al Iga U' 0 Ra bah SIB sena IS Ilail SAI Al yah Gibig Ciku3 Po dl 

all US 98 Crow lg AS TSI U kalls Gym ad Gb Ul gada 3) “Yatug Lai GSIL sleg 
adl Ggaoiy Y Ia BE Ko kale 0023 Gubll 333 DU ASalal3 Kl Is5 Igiol as La 
uas lo Uglesg Adolf, 


Dan Nabi membaca basmalah,maka batu gilingan itu memutar dengan sendiri dengan izin Allah, 
Nabi mengumpulkan tepung syair itu dengan tangannya yang mulia,dan batu gilingan itu tetap 
berputar dengan sendiri,dan batu gilingan itu membaca tasbih dengan berbagai bahasa sehingga 
selesai menggiling semua syair.Rosul berkata : Berhentilah dengan izin Allah,maka gilingan itu 
beerhenti dan berkata dgn izin Allah,dia berkata dengan bahasa arab yang fasih : Wahai 
Rosulullah,Demi dzat yang telah mengutusmu dengan Hag menjadi nabi Nabi dan Rosul,Jika 
engkau memerintahkanku untuk memasak seluruh syair di masyrig dab maghrib,maka aku akan 
lakukan itu semua.sesungguhnya aku mendengar dalam kitabullah, ayat : 


(ls All Gatot Y Slam de KiN6 kale 5 lSall3 Gulil 5393 LI Kuli Kutil Is8 Igial Gal lagi L 
5 US aT lo Ugleiy3 2d sal) 

dB MS ul" abg AE Al ola Gali JS MI GS SU Poll Yg GI Ul dl Jaa) L a53 
ab alan mali JS CiK2g Oodukalg BI LS AS 233. Als ad adl dab 2d Bola G2 
B33 KJ el cas dabBL All ang" FiabB an alsg le, 


Aku takut ya rosulallah menjadi bagian dari batu yang masuk neraka.Rosulullah berkata : 
Berbahagilah engkau,engkau termasuk batu milik fathimah yang masuk syurga.Dan ketika 
dijelaskan demikian batu gilingan itu merasa bahagia dan diam. Kemudian rosul berkata kepada 
puterinya : Jika Allah menghendaki,maka Batu gilingan ini akan menggiling sendiri. 
www.fb.com/notes/ical-rizaldysantrialit/syarah-uguudul-lujain-bag-18/752330524787305 
http://arh789.blogspot.com/ 


Pohon bisa bicara dan berjalan 
- Pohon mengucapkan salam kepada nabi Muhammad SAW 
- Mirgotul mafatih 


5919 - Las ,59 £ dSou - alwg le Al ala - will R0 KS 1 Jl - dis All ud, - Ilb yul my Wc usa 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1525 | 


Saba Sn aa  AS Ne Jala es les hat 
“23: 


1:3, du Sll 

09 -f Aan Allagicule: di ses Aa saitas Tobi meal A5 Hallbigul orale Get 
lala Na Jang sa NN sx Ya ) Alas 9 las sa use (di alta los Lisa yag wa a38 
woolallg « Sao yill ol9, ) gl dol S9 wuill 25220 Cue (Ul Jowo b) 


- Pohon bisa berjalan, simak kisahnya 


aku 9 Ale Al aao Ul Jowo md ssi 

SI) aa Lolg W55 s5 aku 9 Ale Al olao WII Jgaay R0 Uu :JG logic WII 05) WII uc» us us 
all coduo AU Jgasy J8 elo yo dglob Aisi dial gus aku 9 Ale Al alan UI Jom) UB38 (leuslg 
9 ale Jl alm WI Jgaay Hib56 (dls SI) (SL Soliy « Ubyas ISS aoi Unto 01 ali al 9 lc 
Sl 9D) Faisal us a20 Kok dil SL ade Sabil :Jla3 Lpiloel yo cwo IS lodlasI ol aw 
Biloiy 389 oliing Jul Jis AB Sy9 Lano US Is Jaga il 98 Jang 290 9Dg yuli Gil 43 Janu 
kpilael yo sea SS SSI PAI sil sun dB gulun SAJI (Uuas sll aollg due xii 158 ain su) 
logiw A3 lagiw loo (Filuoll uci 58) Luoiol « US ISI cus lis a20 Kalu All ud ac Solul :Jha 
(Iban saw cswlg gac SI) ses! us,33 Ll JB Loldls all usb ade lasill JS (lagzoo usu) 

Ul IS dia Klo CUl3 audi Crot Caula8 dl UYA alm 9 Uc Al ala Al Jaga) yu Ul Ko 
Jom, Cul)3 Gl ade lagio iral9 JS cuoli3 US yi8l 38 « ubyarsll ISl9 Yoo pl 9 le AU ol WII Jom 
lola JS si laring yoo Awal oo Jaclowl gol pkslg SSH dual 4 J3 4839 389 aku 9 Ule dll aluo Al 
daolg JS yo gb346 wi ll dl dlkib "JB Ul Jaw) basi “d3 Sooko cal, Jd uts L :JB ol tagill 
WAS Kunti Dale JB ola ye lnoe9 lines 00 line Ju) (polio Wp3 Isl sus logo Je Lung lagio 
ci (Bls yo Sl) Jd db (4 Ulas il gb3 ,Sov loo , Lo Cum Gir#sl SI) ing 3 IS 
al 9 Ale Al do UI Iga) alio Cod sis ld | CabSI pi Unag lagio ixsl9 JS yo USbH8 Li all 
Kyo sil JB SIS 288 Al Jgaay L cad 38 “da3 al HI Sol 00 luoe9 gi ye Luo Ulu 
aluo ol9) - mb) ulas! Als Lo (Li5y SI) logic Sy ul wicluiy Cab 4 Obisa 0g putu 

lol sulsel JB si 98 aku 9 le AI do AI Iga, R0 US JB logis Ul 945) ya0 43 Ul uc uc 
S3 ul tabu 9 Ale All adao Ml Jaw, J JB dio ls 

aldl adl :JB 

K3 el bd JP 

| S9 log :JB 

akang ne kanal ads ag al NYA clan 

S Jati lo oC agiu yog :J 

(Asu Jb yo La) dolwll ad : JG 

Ud yu 06 sis Ia US) (Gis 1) 3 Ul Solall doliu 9D9 aku 9 Ul Ul oluo All Jaw, alex 
ag dil yugaul « ul J3 4038 all yul NI gaya lele adl LK) ai JB laS dil BB Lagi Vi dag 
all Jl) sub al Jl pls alan sal sSII 8 wil abal al9) eleo LSG KK) Ng 


http://www.alsiraj.net/miracle/html/page00.html 


Peristiwa ini bermula manakala Rasulullah tengah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dalam 
perjalanan tersebut, baginda nabi mengajak serta Uga'il bin Abi Tholib. Dan Uga'il inilah yang 
nantinya akan menjadi saksi nyata terhadap kebenaran peristiwa tersebut. yang tidak pernah ia 
bayangkan sebelumnya. Peristiwa-peristiwa yang sungguh mengagumkan, yang membuat 
keimanan hati Ugail semakin bertambah kuat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1526 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kali pertama peristiwa mengagumkan ini terjadi saat Rasulullah SAW ingin membuang hajat. 
RAsulullah berjalan kesana kemari untuk menemukan tempat yang aman dan cocok untuk buang 
hajat. Namun, setelah mencari kesana kemari, Beliau tidak menemukan tempat yang aman lagi 
cocok untuk melakukan itu, karena posisi beliau kala itu ada di tengah hutan. Maka Rasulullah pun 
berkata kepada Uga'il, “Hai Ugail, teruslah engkau berjalan sampai kepohon itu, dan katakanlah 
kepada pohon-pohon itu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, “agar kamu semua 
datang kepadanya untuk menjadi aling-aling atau penutup baginya, karena sesungguhnya baginda 
Nabi akan mengambil air wudhu dan buang air besar. 


Setelah memperoleh perintah itu, Ugail melangkahkan kakinya menuju pohon-pohon di sana. 
Namun, belum pula ia sempat mengucapkan sepatah katapun kepada pohon-pohon itu, mereka 
telah berjalan mendekati dan mengelilingi Rasulullah. Melihat peristiwa aneh dihadapannya, Ugail 
hanya mampu terdiam sekaligus takjub akan kebesaran Allah yang telah ia tunjukkan lewat 
pohon-pohon itu. “Masyaallah, baru kali ini aku melihat pohon itu berjalan”, katanya dalam hati. 


MENCARI AIR 


Setelah peristiwa itu, Rasulullah beserta Ugail melanjutkan perjalanan mereka. Jarak perjalanan 
yang cukup jauh, diantara semak dan belukar, membuat Ugail tidak mampu menahan rasa 
hausnya. Ugail meminta izin kepada Rasulullah untuk mencari air. Tapi sayangnya, tak jua ia 
peroleh air tersebut. Maka baginda Nabi berkata lagi kepada Ugail, “Hai Ugail, dakilah gunung itu 
dan sampaikanlah salamku kepadanya, serta katakan, jika padamu ada air, berilah aku minum”. 


Ugail lalu pergi mendaki gunung itu, setelah sampai dihadapan sang gunung, dikatakannya apa- 
apa yang disabdakan oleh Baginda Nabi SAW. Belum pula ia selesai berkata, gunung itu dengan 
fasihnya berkata, “Katakanlah kepada Nabi SAW, sejak Allah SWT menurunkan ayat yang 
bermaksud, “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari (siksa) api 
neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu”. Aku menangis sebab takut kalau aku akan 
menjadi bagian dari batu-batu itu, maka tidak ada lagi air padaku. 


Dan demikianlah seterusnya, berbagai peristiwa menakjubkan itu terjadi pada diri Rasulullah SAW 
dan sahabat. Sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal dapat terjadi di dunia fana' ini. Semua 
bergerak atas kehendak Allah Ta'ala. Dan bagi kita, cukuplah kisah-kisah diatas, menjadi bukti 
akan kebenaran Islam, dan membenarkan akan kerasulan Bagianda Nabi SAW serta semakin 
memantapkan hati ini untuk terus beribadah kepada Allah SWT. “Maka ketika Mukjizat Nabi 
Muhammad itu ditunjukkan kepada para Sahabat, bertambahlah iman mereka”, 


POHON BERJALAN DAN MENJADI SAKSI 


Suatu saat seorang Arab badui mendekati Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Beliau 
bersabda, “Hai orang Arab dusun, engkau akan pergi ke mana?” Dia menjawab, “Pulang ke 
rumah.” Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Apakah engkau ingin kebaikan?” Orang 
Arab dusun tersebut berkata, “Kebaikan apa?” Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan aku adalah Rasul- 
Nya.” Orang Arab dusun tersebut berkata, “Siapa yang menjadi saksi atas apa yang engkau 
katakan?” Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Pohon ini.” Beliau bersabda begitu 
sambil menunjuk ke arah salah satu pohon di tepi lembah. Kemudian pohon tersebut berjalan 
hingga berdiri di depan beliau. 


www.islamuna.info 


A@AIDAH | 1527 


Beliau meminta pohon tersebut bersaksi hingga tiga kali, dan pohon tersebut pun bersaksi seperti 
sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam. Dikisahkan pula oleh Ibnu Abbas bahwa seorang 
Arab Badui datang kepada Muhammad dan berkata, “Bagaimana aku bisa tahu bahwa engkau 
seorang nabi?” Rasul Shallallahu “alaihi wasallam menjawab, “Dengan kesaksian pohon kurma itu 
bahwa saya adalah Rasul Allah.” Sang Badui menyetujuinya. Rasul kemudian memanggil pohon 
kurma itu, spontan pohon itu bergerak menghampiri Nabi Shallallahu “alaihi wasallam lalu 
merunduk di hadapannya. Setelah itu, Rasul menyuruh pohon tersebut untuk kembali lalu ia pun 
kembali ke tempatnya. Si Arab Badui memeluk Islam saat itu, di tempat itu juga. Demikian 
diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/804606582895485/ 
www.fb.com/notes/808076949215115 


3359. PENGERTIAN HUKUM ISLAM DAN PEMBAGIANNYA 
PERTANYAAN : 


2? Adi Nurdian 

Assalamu'alaikum, maaf para asatidz mau bertanya, ta'rif hukum itu apa yaa ? lalu kata nya 
terbagi 3 syara', akal, dan adat, akal juga ada yang tobi'i dan ghorizi, tolong dibantu 
penjelasannya, terimakasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam kitab Jauharoh Al Tauhid di sebutkan : 


UnSa 23 Bil Lay Ya) Ig SIM SIA yA INA Iiula 1 Sa ai ye, ga clxg pa ci, 

Sa Wi ye 8g SO Ia Katial 9 ata Ul ya ay SA ASI 1 Ugiop 9 Ay Sawi Iiula : glatn 3 

ajh 9 singa yS 9 gag . 

UnSa Uslxg yag Kikan hay Yan) Ig Aira oa 3 gladi TES JI, 

Iga Usil, ag Bal La) Yap Ia Sit ot 20 Ea) 3 AA ol, pan Jana 3 KL 

tula Una Hail, : aitua Haa Uaal, IN, 3DGA Ibula 1 giaa gawang pal), 

Bataka Hg May kg Y Sin Waie LGA yg mal) $ angga Sisa nyo ja 46 Slip Nas 
smua UA 9 Sal. 

WawinyJ 183 Ya) UXG Y ata Ui gn IA 9 A3 wal Pa yg x3 Sal Ula au fin gn it 
A5 3 Sganga IL pl IM sa UR 3 Sal, 

Ha yag Ya) Uas ata Wale 5 Wis pn laa ME ya Astuti yg ASI gan ga 9 LAMA, 9 8 9 Bawal) 

sa 95 Sa SA Un pa Ig Sg gila yg Sik Uma) Aga 3 Miku Kasual Seslil ada 38 UM Sell, ma ge Ualla 

: Mala ak Yia Sy ary lala 35 kejlus 6 Ye la SUS SA 9 HS) 9 IYL ole Ala Yigl dina 33 $ 

Wala SUS gl ala Yagl AD pad Oke j5 kis lasa 3 AN jp ksla 5 ala 5 Ala Us ala 5 


Hukum artinya adalah sekumpulan peraturan yang menetapkan suatu perbuatan dan melarang 
suatu perbuatan. Jika seseorang telah melanggar salah satu dari hukum peraturan tersebut, maka 
ia akan dikenakan sanksi, atau diambil tindakan oleh undang-undang yang tertera dan tercatat di 
dalam peraturan itu sendiri. 


Hukum yang dibicarakan di sini terbagi atas tiga bagian: 
1. Hukum Syar'i (Syari'at / Figih) :Hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1528 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Hukum “Adi (Adat/Kebiasaan) : Hukum yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan manusia. 
3. Hukum 'Agli: Hukum yang berkaitan dengan akal manusia. 


1. HUKUM SYAR'I 


Hukum Syari adalah hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah terhadap 
manusia. Hukum syar'i tentu bidangnya lebih lengkap dan luas. Kelengkapan ini timbul karena 
hukum syari 

tidak dibuat oleh manusia dan tidak dipengaruhi oleh perbuatan manusia, murni dari Allah. Hukum 
ini dibuat dan ditentukan oleh syara' atau agama. Maka tidak ada suatu apapun dari kehidupan 
manusia yang tidak diatur oleh agama Islam. 

Hukum Syar'i ialah hukum-hukum Islam yang merupakan perintah dan larangan Allah dan setiap 
muslim mukallaf yakni yang sudah akil baligh dan ber'akal sehat wajib baginya untuk mengetahui 
hukum-hukum tersebut. 


PEMBAGIAN HUKUM SYARI 
Hukum Syar'i dibagai menjadi 5 bagian : 


A. WAJIB (FARDLU) 

Wajib merupakan suatu hal yang wajib atau harus dilakukan atas diri setiap muslim mukallaf (akil 
dan baligh) baik laki- laki atau perempuan. Wajib atau Fardhu ialah suatu hukum yang apabila 
dilakukan mendapat pahala atau balasan baik dari Allah dan jika ditinggalkan maka akan berdosa 
dan mendapat ganjaran siksaan di akhirat. Wajib ada dua macam: 


1. WAJIB/FARDLU 'AIN 

Wajib “Ain atau Fardhu “Ain: ialah wajib yang harus dilakukan atas diri setiap muslim mukalaf 
(berakal sehat dan baligh) baik ia laki-laki atau perempuan. Karena ia mengandung wajib yang 
berat, maka harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan terkecuali memiliki udzur yang kuat, 
itupun wajib dilakukan walaupun dengan isyarat, atau menggantinya pada hari yang lain, atau 
membayar fidhyah. 

Contohnya sholat lima waktu sehari semalam. Sholat ini wajib dilakukan oleh setiap muslim akil 
dan baligh, laki laki atau perempuan dalam keadaan apapun sholat ini wajib dilakukan, jika 
memiliki udhur sholatnya wajib atau harus dilakukan, walaupun dengan isyarat hukum sholat ini 
wajib atau harus dilakukan. Jika sudah tidak mampu sama sekali untuk dilakukan maka wajib 
diganti dengan membayar fidyah. Begitu pula puasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat 
setelah sampai nisabnya dan melaksanakan ibadah haji jika mampu dan lain sebagainya. 


2. WAJIB/FARDLU KIFAYAH 

Wajib Kifayah atau Fardhu Kifayah: yaitu pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim 
mukallaf (berakal sehat dan baligh). Tetapi jika sudah ada satu diantara sekian banyak orang yang 
sanggup melaksanakannya, maka terlepaslah kewajibannya untuk dilakukan. 

Contohnya: mendirikan sholat jenazah. Sholat ini wajib dilakukan oleh setiap muslim. Jika tidak 
dilakukan sholat bagi mayat maka semua muslim akan berdosa dan jika salah seorang telah 
melakukanya maka terlepaslah kewajiban bagi semuanya. 


B. HARAM 
Haram ialah suatu larangan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan akan 
berdosa. Setiap pelanggaran dari perbuatan yang dilarang itu dinamakan perbuatan ma'siat dan 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1529 ) 


dosa, diantaranya: minum arak, berzina, membunuh, berjudi, berdusta, menipu, mencuri, mencaci 
maki dan masih banyak lagi contoh contoh lainnya. Dengan sangsi, jika seorang muslim mati dan 
belum sempat bertaubat, menurut hukum syara' ia akan disiksa karena dosa-dosa yang telah 
diperbuatnya. 


C. MANDUB (SUNNAH) 

Mandub atau Sunnah ialah suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika 
ditinggalkan tidak berdosa. 

Sesuatu yang mandub atau sunnah akan lebih baik jika dilaksanakan karena bisa menambal 
sulam kekurangan ibadah kita. Mandub atau Sunnat ini sering juga disebut Mustahab yaitu 
sesuatu perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul Nya. 


Hukum Mandub /Sunnat terbagi 4 bagian : 

1. Sunnah Hai-at atau Sunnat “Ain: yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh 
setiap muslim, seperti sholat sunat rawatib. (sebelum atau sesudah sholat fardhu), sholat tahajjut, 
sholat tasbih, sholat dhuha dan sholat- sholat yang banyak lagi. 

2. Sunnah Kifayah: yaitu suatu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim, 
namun sunnah ini cukup jika telah dilaksanakan oleh satu orang. Misalnya memberi salam, 
menjawab orang yang bersin dan lain-lain. 

3. Sunnah Muakkadah yaitu suatu pekerjaan yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah saw seperti 
sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adhha dan sebagainya. 

4. Sunnah Ghairu Muakkadah: yaitu segala sunat yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah 
saw, misalnya puasa tasua' pada tanggal 9 Muharram yang ingin dilaksanakan oleh Nabi saw 
namun belum sempat dilakukannya beliau keburu wafat, kemudian para sahabat melanjutkannya 
berpuasa pada tanggal tersebut. Dan masih banyak lagi yang kita bisa cari dalam kitab figih 


Hikmah Dan Atsar: 

Ada yang perlu diketahui bahwa di dalam Wajib ada yang terkandung Sunnah, contohnya, 
sebelum shalat dianjurkan untuk berwudhu'. Dan berwudhu' itu wajib hukumnya, adapun 
meratakan air keempat anggota wudhu' adalah sunah. Begitu pula sebaliknya di dalam Sunnah 
ada yang terkandung Wajib. Contohnya: jika seseorang melaksanakan sholat sunnat tanpa 
wudhu', maka sudah pasti sholatnya tidak sah. Karena wudhu' merupakan perbuatan yang wajib 
dilakukan oleh seseorang sebelum melaksanakan sholat, tidak perduli apakah itu sholat sunnat 
atau sholat wajib. Sebagaimana wajib Berwudhu', wajib pula menghadap kiblat, wajib pula 
membaca surat Fatihah dalam sholat, wajib pula ruku' dan sujud dan wajib pula salam. Demikian 
seterusnya. 


D. MAKRUH 


Makruh ialah sesuatu perbuatan yang dibenci di dalam agama Islam, tetapi tidak berdosa jika 
dilakukan, dan berpahala jika ditinggalkan, misalnya memakan makanan yang membuat mulut 
menjadi bau seperti memakan bawang putih, jengkol dan petai, juga merokok dan lain 
sebagainya. 


E. MUBAH 


Mubah dalam Syara' ialah sesuatu pekerjaan yang boleh dilakukan atau boleh juga ditinggalkan. 
Jika ditinggalkan tidak berdosa dan jika dikerjakan tidak berpahala, misalnya makan, minum, tidur, 
mandi dan masih banyak lagi contoh contoh lainya. Mubah dinamakan juga Halal atau Jaiz. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1530 ) 530 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun, kadang-kadang yang mubah itu, bisa menjadi sunnah. Umpamanya, kita makan tetapi 
diniatkan untuk menguatkan tubuh agar lebih giat beribadah kepada Allah, atau berpakaian yang 
bagus dengan niat untuk menambah bersihnya dalam beribadah kepada Allah, bukan untuk ria' 
atau menunjukkan kesombongan dalam berpakaian, dan lain sebagainya. (lihat kitab Ad-Durusul 
Fighiyyah juz ke 4 oleh Habib Abdurahman bin Saggaf Assagaf) 


2. HUKUM 'ADI (HUKUM ADAT/KEBIASAAN) 


Hukum “Adi atau Hukum Adat/Kebiasaan ialah menetapkan sesuatu bagi sesuatu yang lain, atau 
menolak sesuatu karena sesuatu itu sudah ada karena kejadian yang berulang-ulang. Misalnya 
api itu panas dan dapat membakar kertas. Jika orang berpegang teguh pada kebiasaan yang telah 
diketahui secara berulang-ulang itu, maka ditetapkan suatu hukum bahwa setiap api itu panas dan 
mesti dapat membakar segala macam kertas. Dan apabila dikatakan sebaliknya maka adalah 
muhal atau mustahil, atau hal yang aneh atau tidak bisa dipercaya dan tidak diterima oleh akal. 
Kejadian diatas merupakan kepastian dari kebiasaan yang telah terbukti kepatiannya dengan 
berulang kali. Adapun menurut pendapat akal, kejadian itu masih harus disebut hal yang mungkin 
saja terjadi, dan mungkin saja tidak terjadi. Maka dari itu, jelas bahwa hukum adat/ kebiasaan 
tidak sama dengan hukum akal. Menurut akal, masih perlu diselidiki apakah yang menyebabkan 
adanya adat atau kebiasaan itu? Apakah yang menyebabkan api itu panas dan dapat membakar? 
Dan apakah yang menyebabkan air mengalir ke tempat yang rendah? Dan apa yang 
menyebabkan tiap-tiap zat mempunyai sifat dan tabiat yang berlainan? Demikian seterusnya. Lihat 
http://arh789.blogspot.com/ 


3. HUKUM 'AOLI (HUKUM AKAL) 


Arti hukum Akal itu, adalah menetapkan sesuatu keadaan untuk adanya sesuatu. Atau 
mentiadakan sesuatu karena ketidakadaanya sesuatu itu. Misalnya, tidak mungkin ada sebuah 
rumah jika tidak ada tukang pembuat rumah tersebut. Maka jatuhlah hukum mustahil adanya. 
Karena tidak mungkin rumah itu bisa membentuk dirinya sendiri. Jadi harus ada yang membentuk 
rumah itu. Rumah merupakan bukti nyata akan keberadaanya tukang pembuat rumah. 


Demikian pula kayu tidak mungkin akan bisa menjadi kursi dengan sendirinya jika tidak ada 
tukang kayu yang memotong kayu lalu membuatnya menjadi kursi. Jadi kursi merupakan bukti 
nyata akan keberadaannya tukan kayu. 


Demikianlah suatu contoh pengambilan hukum akal. Dan kita bisa mengkiyaskan dengan contoh 
contoh yang lainya sehingga selanjutnya menjadi berkembang pengertiannya yang kemudian 
menjadi suatu cabang ilmu yang sangat penting bagi masyarakat.Dari contoh contoh diatas kita 
bis menggambil bukti akan keberadaan Allah. 

Allah itu ada karena adanya ciptaan yang diciptakan-Nya. Adanya langit, bumi dan seisi isinya 
merupakan bukti kuat akan keberadaan Allah. Tidak mungkin langit, bumi dan seisi isinya jadi 
dengan sedirinya. Sudah pasti ada yang menciptakannya.yaitu Allah. 


Hikmah Dan Atsar 

Ada satu kisah menarik. Seorang Arab Badui (Arab dari pegunungan) ditanya "Dari mana kamu 
mengetahui bahwa Allah itu ada” . kebetulan di muka orang Badui tadi ada segunduk kotoran 
unta. Badui itu menjawab "Kamu lihat kotoran unta ini! Setiap ada kotoran unta pasti ada untanya”. 
Jadi yang dinamakan Akal yang sempurna ialah suatu cahaya yang gemilang dan terletak didalam 
hati seorang mukmin dan dengan Akal yang jernih itu kita akan bisa membagi Hukum Akal ini 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1531 ) 531 


menjadi tiga bagian: 


1. WAJIB 
Wajib yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan ketidakberadaanya. Wajib di sini 
terbagi atas dua bagian: 


a. Wajib Dharuri 
Yaitu sesuatu yang bisa dimengerti tanpa bukti, atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal 
akan ketidakberadaanya tanpa memerlukan dalil atau keterangan secara rinci. Contohnya setiap 
dzat yang hidup itu wajib ada nyawanya, jika tidak bernyawa maka sudah pasti ia tidak akan bisa 
hidup alias mati. 


b. Wajib Nadhari 

Yaitu sesuatu yang bisa dimengerti setelah menggunakan bukti, atau sesuatu yang tidak bisa 
diterima oleh akal akan ketidakberadaanya dengan bersenderkan kepada dalil atau keterangan. 
Misalnya Allah itu wajib ada. Hal ini memerlukan dalil dan keterangan yang kuat. 


2. MUSTAHIL 
Mustahil merupakan kebalikan dari wajib yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima akal akan 
keberadaanya. Mustahil juga dibagi menjadi dua bagian: 


a. Mustahil Dharuri 

Yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadaanya tanpa memerlukan dalil atau 
keterangan. Misalnya mustahil seorang anak melahirkan Ibunya. Mustahil keberadaan sang ibu 
berasal dari anaknya. Bukankah ini sesuatu yang mustahil? Sudah pasti ini merupakan hal yang 
mustahil terjadi tanpa menggunakan dalil atau keterangan. 


b. Mustahil Nadhari 

Yaitu suatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadanyandengan memerlukan dalil atau 
keterangan. nMisalnya Allah itu mustahil mempunyai anak. Ini memerlukan dalil dan keterangan 
yang kuat. 


3. JAIZ (MUNGKIN) 
Jaiz yaitu sesuatu yang mungkin saja ada atau mungkin tidak adanya. Jaiz ini pula dibagi dua: 


a. Jaiz Dharuri 

Yaitu jaiz yang tidak memerlukan dalil atau keterangan, contohnya, ada seorang ibu melahirkan 
anak kembar sebanyak 4. Kejadian seperti ini mungkin saja bisa terjadi atau mungkin saja tidak 
terjadi tanpa menggunakan dalil atau keterangan lebih dahulu. 


b. Jaiz Nadhari 

Yaitu Jaiz yang memerlukan dalil atau keterangan yang kuat. Contohnya sebuah batu mungkin 
bisa berobah menjadi emas. Hal ini memerlukan dalil dan keterangan yang kuat. Contoh lainya 
sebuah tongkat mungkin bisa berobah mejadi ular. Kemungkinan ini memerlukan dalil dan 
keterangan yang kuat. Tentu semua ini terjadi dengan seizin Allah tapi harus menggunakan dalil 
dan keterangan yang kuat. 

Yang tertera diatas adalah pengambilan contoh pada Hukum Akal. Dan kita bisa 
mengembangkannya jauh lebih luas lagi, sehingga benar-benar bisa menjadi pelajaran yang 
mendalam tentang ilmu tauhid. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1532 ) 532 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hikmah Dan Atsar 

jika ada orang mengatakan wajib atas tiap tiap Mukallaf (akil dan baligh) maksudnya adalah wajib 
menurut hukum syara'. Dan jika orang mengatakan wajib bagi Allah dan Rasul-Nya maksudnya 
adalah wajib menurut hukum akal. Dan jika orang mengatakan wajib bagi makhluk Nya, 
maksudnya adalah wajib menurut hukum “adi atau hukum adat/kebiasaan, dan seterusnya. 
Walahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/801645793191564/ 


3370. MAKSUD KEKALNYA RUH 
PERTANYAAN : 


? Mbah Kasungkan 
Asalamualaikum. Poro asatidz poro kiyai... saya mau tanya apakah Ruh bisa mati... Cukup itu saja 
mohon penjelasannya.. suwun. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salaam. Ruh itu kekal setelah diciptakan. Adapun bedanya antara kekalnya ALLAH 
dengan kekalnya makhlug adalah kekalnya Allah tidak didahului oleh tiada (awalnya tidak bermula, 
akhirnya tak berujung) sedangkan kekalnya makhlug didahului oleh tiada. 

kekekalan ruh sama dengan keberadaan syurga dan neraka. Lihat BUGHIYATU AL- 
MUSTARSYIDIN HAL 92 : 


ball ala 93 JES JSI lang cb nita N Gulo aw RJ, awali 29 ko Ggall TJ, 
cola  GSNI AKSI a81 galus: 


(FAAIDATUN) Maut adalah terpisahnya/terlepasnya ruh dari jasad,sedangkan ruh adalah jisim 
yang lembut yang tidak fana atau tidak rusak selamanya.Adapun anak-anak kecil yang terlahir dari 
orang tua yang kafir maka dihukumi kafir dim hukum dunia dan dihikumi muslim menurut hukum 
akhirat.(selesai-'Ubaab). 

Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam Al-@uran was Sunnah. Seperti kekalnya neraka dalam 
surat Al-Bayyinah ayat pertama, Az-Zukhriff ayat 74. Kekalnya surga dalam surat Al-Furgan ayat 
16. 


Al-lmam Al-Barbahari berkata, “Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah 
kehancurannya maka akan binasa, kecuali Surga, Neraka, “Arsy, Kursi, Sangkakala, Al-Galam 
(pena), dan Lauhul Mahfuzh. Semua itu tidak akan binasa selama-lamanya.” (Syarhus Sunnah lil 
Imam Al-Barbahari| 


Syaikh Ahmad An-Najmi ketika mengomentari perkataan Al-Barbahari di atas menegaskan 
“Semua yang disebutkan di atas tidaklah diciptakan untuk binasa sedikitpun. Bahkan semua itu 
telah diciptakan sebelum langit dan bumi. Dan ketika alam semesta ini hancur, makhluk-makhluk 
Allah tersebut tidak ikut binasa bahkan akan tetap kekal..” (lrsyadus Sari fi Syarhissunnah lil 
Barbahari hal. 123) 


Begitu pula ruh, kekal setelah penciptaannya sebagai yang diterangkan dalam “Syarh Al-'Agidah 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1533 


At-Thahawiyyah.” Akan tetapi kekalnya ruh bukan berarti tidak fana (tidak hancur). Ruh memiliki 
sifat fana, dan kekekalan ruh itu bukan berasal dari dzatnya akan tetapi karena dikekalkan oleh 
Allah. Adapun tulang ekor manusia disebutkan dalam shahih Al-Bukhari, bahwa tubuh manusia 
semua akan binasa kecuali tulang ekornya, dari tulang itu manusia akan dibangkitkan. 


Namun perlu ditegaskan di sini, bahwa sifat kekal yang ada pada makhluk tidak seperti sifat kekal 
yang pada Al-Khalig. Berikut ibaroh dalam kita Syarah Agidah Thohawiyah : 

JB 389 « gol il yudi JS9 « yati LN « Kgoi ! dailb JS SY al 29 Jl Yaoi Jd : wWl lisa 

sa JS 1 odlei Jbg . (27 - 26 : ya» Jl Ja SANG JASJI 95 el, ang atu9 UU laale yo JS : Wei 

Lgal Jah da il word, W god ASI wUIS Iso : 19JG . | 88 : cod! | aga VI dl. 

Cus d3 ade Jo 383 : LG . gl Lgoi boilg « sud gs Ll « alay Lai 1 : ugssl JBs 

asa SAI a23 3 ul dl Solioll s0 Lalsco lg Al ui de JlJl . 
@sil xng9 « sad IS Lai aov mol UM « Lgio Le59,59 islan Li3 ko 9d cwggil 90 : Jl ul lawas 


S3 il gg BL 9d Ji € OLS Iga gai N And 4 WIL suitig asi ( 571 s0 kel ol Ula « Ugal 
sdlas Adil el al gila LS Ul 93 gl mami. 


#8 lk 9d digall dlig | 56 : Ula ) oJgYI digall NI gol Lgu 93924 Y Hall Ja Ul Ula sus 39 
UII AS 1 les dpi (A1 : A6 Dosa Unsols os bal bo AI Jal Jas lola sa tog 


sn Ob si Ye, dolall A9 Ta. 


Juoil ali cbs ISI dobill agy USER ul UB « Leigo dio ab N yo 93 Raul ic C3 NI Jruog 
Isun SlSS9 . di ll el ul «lis 53 yilkag . Uso IS yag 4 O0gi LAN Oalg « Lal 


J yo S 090 - del dlla - (572 v0 | Gal St « ul ale Ja SU « 90 «Sd Hull Ule suug0 
»8 « HD 429 ulalgll9 »95ll yo Wgol Ul KU AJ gl « gali S5 yo lolg « SSI yo Lel3 gal Gi 
Jel dil . dm digo V9 Wil de HYI Jsi . 


Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/806703742685769/ 


3389. SIKSA KUBUR DIANGKAT PADA MALAM DAN HARI 
JUM'AT ? 
PERTANYAAN : 


2 Nurul CumaHanya Amue 
Benar tidak ya orang yang meninggal akan diliburkan siksa kuburnya pada hari jumat, dan pada 
hari itu orang tersebut akan pulang ke rumah masing-masing.. Wassalam 


JAWABAN : 


? Yai Masaji Antoro 
Memang ada Riwayat Anas Bin Malik ra. namun sanadnya dho'if : 


diy il set AK $9 dal UlSe Ru 389 ogaill Jl uc WBSAI yAs 43 Ulil 4 Jd 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1534 ) 534 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jab di S9 UlA0) set Hd Liga UC By all Ula Ul lo Lg ya 00 | 13 lah S3) 3 
inoll All gl soni ag Lo yoc 


Apakah siksaan diangkat disebagian waktu-watu tertentu bagi ahli kubur ? Siksa kubur terkadang 
diangkat/dihilangkan disebagian waktu-waktu yang dimulyakan, diriwayatkan dengan sanad yang 
dho'if “Dari Anas Bin Maalik ra. Sesungguhnya siksa kubur diangkat dari orang-orang yang 
meninggal dibulan Ramadhan, begitu juga FITNAH KUBUR diangkat bagi orang yang meninggal 
dihari jumah atau malam jumah”. fAhwaal al@ubuur 1/105| 


Pernyataan an-Nafrawy yang diambil dari al-Yaafi'i dari kalangan Madzhab MAALIKI : 


oolwal! Blow Jl KoloisI Jaisug :JG Ld lu Hii daoall dal yaa A suga ul beb #3Wl JB3 
Ru»g leildg dsonll ag Ulil dis R33 SSI Ul JB Lebah LSI 3 ANASII 55 98 do009 «ESL 99 
Ulwso ) HAN 


Berkata al-Yaafi'i : Telah sampai pada kami bahwa orang-orang yang meninggal tidak di siksa 
dimalam jumah untuk memuliakan jumah 

Pernyataan ini mengandung arti terangkatnya siksaan hanya tertentu bagi orang-orang muslim 
yang maksiat semasa hidupnya tidak berlaku bagi orang kafir namun dalam kitab “al-Bahr 
al Uluum' juga berlaku bagi orang kafir “Sesungguhnya orang kafir diangkat siksa kuburnya dihari 
jumah dan malamnya serta disemua bulan-bulan Ramadhan. JalFawaakih ad-Dawaany 1/304|. 
Wallaahu A'lam Bis Showaab 

www.piss-ktb.com/2011/07/ramadlan-siksa-kubur.html 


? Ical Rizaldysantrialit 
Pada malam dan hari jum'at siksa kubur akan di angkat dari ahli kubur 
Referensi : Ghomzu 'Uyunil Basho'ir Syarah Al-Asybah Wan Nazho'ir : 


all Uc yo 49 Cuoll yob9 (72 50). 
23 - ve RSI A89 pol HS A33 « Ag3 MI Dai Ng « ulkag will d3 yo wol dil 98 gl 48 lo 03 
ob» ygl Lo SI Isa9 Sei dilsuw aga) Gill Jdl 2952 US9 dell agti | 73 v61489 « dil 


1 3) da BI 

(22) Xio Jing Ss sil Uh delandlg duwll Jl JB: Jail. uli le yo Ad Call yobs : Js3 
doll aa wall cap Ajlba3 Al LIS ISI GS lisaloral lesbi 53lS al Lido WS Esta sal Aba2Ag: 1g 
Won said! 9 KS plug Gale les WI alao yul do D3 Ul S0) Jgiig Amal ay sis Ulas R9 9 
29 Jus pole dio C9 Jl9 29 JL Nadia pall LSI Wo D1 UlA0) JS9 doa aga Ulil agic 
Jd 518 dbens Jl y9Sy9 Ulas JI 0S) leulao US Ul 4e29 WC yoga di do la lg mall R0 
Ula Arooll aga will UlSc Mic gi LSI Mill Alta all Ulac J 3 note US ulg 0933 dls 
Aa Kia Kalam NS dns 


SS ISS Ulball aus gbbiy ki sil lina tang dclu Ula d yg) dronll All gl deonll ag Ole Ul9 
agis Gi3y NG Paollas Agil JSI Ga 4d 405 Iu Jb saiin giwill Casoll yul audi) Ulas 
WIL Ula 8) Kill shg ul NI sell ( Ubel . 


(233: » dead Jl sy Ina a01 Lo yo MAL mill 9 . vpysl adl ud 39 ol 3 Llo yog : V33 
Ke Tana Kama naa Para M3 (agil ) semi dc Jua ALA Los 
ILAS pasal Kalo Ulollg wal asu UN 5 Asi : JBS J3 d say Jb Soy gl droall ay lo yac 
Ul ae Kao al MA yee As Bed ha 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1535 


(soal dl sAgiallg sugtdlg GG sill UAS yo oles Al pgowou DOB Y JB alug ulc ade 
asal sc Ula ac yo ajh Y SI dual 0 NI Ai due Siraoll 3619 (Lgi!) 


Di antara hari-hari dalam seminggu siang dan malam Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan 
dan kemuliaan tersendiri. Salah satu dari keutamaan itu adalah bahwa apabila seorang Mukmin 
meninggal pada waktu ini maka disebabkan oleh keberkahan dan kemuliaan waktu tersebut ia 
akan mendapatkan dispensasi dari sebagian kesulitan dan peristiwa alam kubur dan barzakh. 
Diriwayatkan dari Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa Jumat merupakan penghulu hari-hari 
dan Allah Swt akan melipatgandakan kebaikan dan menghapus dosa-dosa dan maksiat. Derajat 
orang-orang beriman akan diangkat, doa-doa akan dikabulkan, hajat-hajat akan dipenuhi dan 
seterusnya. 


Dalam hal ini terdapat beberapa riwayat yang disebutkan dalam beberapa literatur agama yang 
akan kami sebutkan beberapa di antaranya sebagai contoh sebagai berikut : Rasulullah Saw 
bersabda, "Barang siapa yang meninggal pada malam atau hari Jumat maka azab kubur akan 
diangkat darinya." Demikian juga dari Imam Shadig As diriwayatkan, "Barang siapa yang 
meninggal di antara Dhuhur hari Kamis hingga hari Jumat maka ia akan terjaga dari azab kubur." 
Dengan kandungan yang sama juga terdapat sebuah riwayat: seperti bahwa barang siapa yang 
meninggal pada hari Jumat maka azab kubur akan dihilangkan darinya dan juga terbebas dari 
azab neraka. Kiranya penting untuk diingat bahwa riwayat-riwayat ini adalah untuk mengingatkan 
orang-orang untuk memuliakan hari-hari ini dan memanfaatkan semaksimal mungkin keberkahan 
dan kemuliaan hari-hari ini. 


Di samping itu, sekiranya disebutkan dalam hadis bahwa apabila seorang manusia beriman 
meninggal pada hari-hari ini adalah supaya ia menaruh perhatian terhadap kemuliaan dan 
keutamaan hari-hari penuh berkah sepanjang hidupnya untuk kemudian menjaga kehormatan 
hari-hari ini. Karena itulah, Allah Swt mengangkat sebagian azab pada malam pertama kubur dan 
alam barzakh demi untuk memuliakan hari-hari tersebut. 


- Al-Kafi, jil. 3, hal. 414. : 


"AI Oluo Al Usia JB JG & LAI gal yul GE Mai gal il LE SL Ui Jaa HE 3830 H ME 

3 OLES 43 Lugu 3 SESI A8 B3 9 Ulil A8 3369 3 UluSIl ad Ul Clay BUY Sia dna3ll 
Sl l65 Lo JII Gp il 3 die A3 Al my sall 237 38 3 alas! Gilas Ad gai 3 OLI ad La, 
66 JI Go ilb 3 kie Jo d3 | US 3 3S Ul le St SENI Gio 9 HS 5S 3 9 ll 0 
sea JS AI A3 R2 9 Wio)3y SSI Sial lo 9 Lil sy 3 lugia Ola uli 3 a07 39 Ula 
Ui Uks de dl S3 aa All jl RAI 2 OS Ya yo dl Jata) JB 3" 

Bl aa 

"SI Gusi 49 3S 49 5521 A33 ale Gail 9 SDI A97 L090 9 4152 JJ dasi Uje a03 oil JB 3 
dns Ay Ss Ga 9 all UE Gp belu Ad dll LS gasal Ag Glo Y 3 Anal aay Lo JII Lo ie 


MUI Lo Gusi. 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/801569789865831/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1536 ) 536 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3392. PENUTUPAN CATATAN AMAL DI MALAM NISYFU 
SYA'BAN 
PERTANYAAN : 


2 Arief Setiawan 

Assalamu'alaikum. Seharian ini bingung mikirin beredarnya BBM dan banyaknya status FB yang 
tulisannya begini : "Jumat ini Malam Nisfu Sya'ban (tutupnya buku amal). Jadi sebelum ditutup.. 

Maafkan semua kesalahan saya ya". Apa emang iya ya? malam nisfu sya'ban ditutup buku amal ? 
terima kasih. 


JAWABAN : 
» Aslim Tas'ad Sie Percintaan 


dai Ula Go Hill AI GK ISI 1JB die oles Al yua) ol yi sbE GE S3) 2053 ASI 33 JB 


Ola Aing 23105 alba JSI OS cola adl Ula Yo Laga H0 JS Ala Doll dil Saga la 
Lo dita Al Jo dkadi JR Ali San All Lp log 01983 oll SUS Yo Ahlul Ti 3 SEN S2 


UH 


Syeikh Al Fasyani berkata dalam Kitab Tuhfatul Ikhwan:Telah diriwayatkan dari Imam Atha' bin 
Yasar radhiyallaahu “anhu, beliau berkata: Ketika malamNishfu Sya'ban, Malakul Maut 
'alaihishshalaatu wassalaam menyalin setiap orang yang akan mati dari bulan Sya'ban satu ke 
bulan Sya'ban berikutnya. Sesungguhnya seorang laki-laki berbuat zalim, dia berbuat fujuur 
(lacut), dia menikahi beberapa wanita dan dia memanam beberapa pohon, padahal namanya telah 
disalin dari daftar nama orang hidup ke daftar orang mati. Tiada malam setelah lailatul @adar lebih 
utama daripada malam Nishfu Sya'ban. 


2 Mas Hamzah 
Dalam surat ad dukhon ayat 1-5 disebutkan : 


ka (3) Gao3id US BI SL AI 9d aWsil CI (2) cmdll SESI (1) as ka di 
Gal 30 US UI Uric Gp Isal (4) AS sol KIS (5) 


ag 


1: Ha, Mim. 

2: Demi kitab yang menjelaskan. 

3: Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkannya pada malam yang diberkati. Sesungguhnya Kami 
(Allah) yang memberi peringatan. 

4: Padanya dipisahkan segala urusan yang penuh hikmah. 

5: Urusan daripada sisi Kami (Allah). Sesungguhnya Kami (Allah) yang mengutuskan. 


- tafsir al baghowy : 


9 JSI al j0 LK) ! yalie Gil JB 4 KS6 (S3 sal IK) Ikaki (Hok) Koall all y3 SI (te) 
NG A03) 3S Au 1 RESI 3 JENIS Jl53I3 JAJ3 KEJI G Till 93 GE 38 Lo AI AL) 


hg 

Ab 93 USS le3 4 Iho3 dLS3 Jac3 JSI K Ulas sa 3 JA All 9d Ah : 1553 Salsa3 Gusll J6 
dual! . 

Ng ASI Apa 353 NG OGAN G0 SSI Gaiig Aira sal Ld A5 Obat Lo Hall AL ga : d0 Xc JB3 
ISI Anio ot . 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1537 ) 537 


6385 Hj SAS SS Sub 8 dll SS. Sulasiul yaals gl UyiSI « Soalal snlgll Se Las, 
op Batal 03 2050 Ly Ole gu uSI las $ cal us Usic sai « Call sii « Ulo up WI Se Ws 
al aa AA abs aed au Al Jian Ol ya 
- 25 ' Sal 98 Anal ES Sy d Vga ASI". 

Ubai Lo Hilal Al 9 Tn gai AJI Gl: - die Al 9433 - yul up KE AI gl 5353 | 
TRI 9 kaus al alas. 


Lailatin mubarokatin / malam yang diberkati terjadi perbedaan pendapat ulama', ada yang 
berpendapat bahwa itu adalah malam lailatul godar dan sebagian yang lain bependapat bahwa itu 
adalah malam nisfu sya'ban. 

Ibnu abbas mengatakan bahwa ditulis dari ummul kitab dalam lailatul godar apa-apa yang ada 
dalam setahun dari kebaikan, keburukan, rizki, ajal hingga orang-orang yang haji, dikatakan "fulan 
pergi haji dan fulan pergi haji." 

Al hasan, mujahid dan gotadah mengatakan bahwa pada malam lailatul godar dalam bulan 
romadhon ditetapkan semua ajal, amal rizki dan apa saja yang ada pada tahun tersebut. 


Ikrimah mengatakan bahwa malam terberkati tersebut adlah malam nisfu sya'ban, pada malam 
tersebut ditetapkanlah urusannya setahun dan orang-orang yang hidup di hapus (daftarnya) dari 
orang-orang yang meninggal kemudian tidaklah ditambah seorangpun didalamnya dan tidak 
dikurangi seorangpun di dalamnya. 


Utsman bin Mugirah bin al-Akhnas, berkata bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Ajal 
seseorang ditentukan dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban berikutnya, sehingga ada seseorang 
bisa menikah dan melahirkan, padahal namanya sudah tercantum dalam daftar orang-orang yang 
mati”. 


Dari ibnu abbas rodhiyallohu anhu sesungguhnya Allah memenutuskan keputusan pada malam 
nisfu sya'ban dan menyerahkan kepada pemiliknya pada malam lailatul godar. 


- kitab at tabsiroh abul faroj ibnul jauzy : 


Agtan play AE AU sda bl Iga GE : SIG Rike GP aoi ob Hj SaSa VogSI 108 (3020 C2) 

Usa 1 Galih «AK Aogxog US GB « Gia AI lab Iis Agu EK) A3 « Usa dug 5 AKG 

NI dia 98 Cage Yudi Yo Gal G) 4 isle GA": Jla3 , Aogtoi Ul dll gal SSI Ya yua Ol 
Illo JAE 05 Bale 3 Ulg adal UK 5 Naa AA Er 


Diriwayatkan dari sayyidah Aisyah ra, bahwasannya Rasulullah puasa di bulan Sya'a seluruhnya 
sampai bertemu dengan Ramadhan. Dan tidaklah Nabi puasa sebulan penuh (selain Ramadhan) 
kecuali Sya'ban. Sayyidah Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah bulan Sya'ban adalah bulan 
yang paling engkau sukai untuk berpuasa?” Rasulullah saw menjawab: “Benar wahai Aisyah, tidak 
ada satupun jiwa yang akan mati pada satu tahun ke depan kecuali ditentukan umurnya pada 
bulan Sya'ban. Dan senang seandainya ketika umurku ditulis aku dalam keadaan beribadah dan 
beramal shaleh kepada Tuhanku”. 


- kitab sunan nasa! : 
2357 ssi JB Tsoll Jl Lo Tito oral gol ya Y Cb Wiss JB yas Jl MS GE NE Yj 9jac An) 


Jaa Gagal ba Lai BI DA Jan UPUB 9 safa ika JO So aa 
Jas eallall Lol JLN A3 23 Jati 33 GL A03 US) Oh UE Jalil Jep Jati Sl JB ybai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1538 ) 538 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadits riwayat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasul aku tidak melihatmu 
puasa pada bulan-bulan lain seperti pada Bulan Sya'ban? Rasul menjawab, “Bulan ini adalah 
bulan yang dilupakan manusia, antara bulan Rajab dan Ramadhan. Dan bulan ini saat 
dilaporkannya amal perbuatan (manusia) kepada Tuhan semesta alam. Dan aku senang jika 
amalku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan puasa”. 


Sebenarnya pelaporan Amal kita ini ada yang harian ada yang mingguan, ada pula yang tahunan. 
Laporan harian dilakukan Malaikat pada siang hari da malam hari. Yang migguan dilakukan 
Malaikat setiap Senin dan Kamis. Adapun yang tahunan dilakukan pada setiap Lailatul Gadar dan 
Malam Nisfu Sya'ban. (Hasyiyatul Jamal bab Puasa Tathawwu'). Wallohu a'lam bis showab. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/798832650139545/ 


3402. RIWAYAT INTERAKSI LAHIRIYAH ANTARA 
PENZIARAH DAN YANG DIZIARAHI 
PERTANYAAN : 


2 Abdullah Maen 

Assalaamu'alaykum. Kang Ustad/Teh Ustadah !!! Saya pengen tanya : Benarkah oraag ziarah 
kubur, jika yang diziarahinya itu seorang wali Allah atau seorang ulama yang mengajarkn ilmunya 
dengan ihlas, beliau Wali atau Ulama bisa hadir atau menjelma di hadapan orang yang 
menziarahinya bahkan yang menziarahi dan yang diziarahi bisa bercakap-cakap / ngobrol, jika 
benar.. mohon penjelasannya beserta rujukan kitabnya, terima kasih atas perhatiannya, mohon 
maaf bila ada kata yang tak berkenan dan sungguh saya sangat mengharap penjelasan ustadz/ 
ah. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
KETIKA TANGAN RASULULLAH SAW. KELUAR DARI KUBURNYA DEMI BERSALAMAN 
DENGAN CUCUNDANYA TERCINTA SYAIKH AHMAD AR-RIFA' RA. 


aga 00 Gl sil Uyall yoo Bell ul yul "esabuall slas.|" US $ gagal ul 5 All Jai 
dim SS JoNl A55 Ale il KEB JI II Sal Sall ig R0 CS "JB ul So) yo Rul 
vas GLI9 akal yo Jla JI JSl98 Led JSlgall ag» aga Kaali Is» 89 “dilouuo5 9 Uswo9 a05 
dslao uc Jai ogiall duaoll ade Soil Lal el cas ale Ig 5 39 pall »bg jlanJlg Oedllg 
Aha ? Jli3 dugull 6 Jasll 8 all alas «459 wis Jl5 Ng Samall Asal a all Ig ul all Lils cutog 
Setill 2 93 yo JS Hood MIS Raw "SN L dkall elleg" 1d all Jom, J8 «S25 belle, 
J9 AB Ad Isi 20 MLS), ale Bag S3 Uls Us SASII dasill 9 doukall dbioll dagJ s1 933: 

3S dliuan 2208 WLAN 8 all gr 059 iuil d9 sie LSN Jati lalu KIS K5) Sud db 
kasiat Lg abi 

S9 susobin Umlillg lele pg SI ANT 03 yo dlogill dy sll Oo ala Ale Al Kalo Al Jawa 508 
Gaco! Pal al a93 0 IAI Mall AI ad US 


Syaih Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir, seorang ulama yang tenar dengan kedalaman ilmunya, zuhud dan 
ketakwaanya, adalah salah satu auliya' “arif billah, yang diberi anugerah oleh Allah dengan 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1539 ) 539 


karamah yang banyak yang masyhur dan ditulis oleh banyak ulama dalam kitab-kitab mereka. Di 
antara karamahnya yang termashur dari beberapa karamah yang diberikan oleh Allah adalah 
beliau mencium tangan kakeknya yang tidak lain adalah Sayyidina Muhammad Saw. Dan kisah ini 
telah diceritakan dari generasi ke generasi hingga layaknya mencapai derajat mutawatir. 


Kisah ini telah disebutkan dan ditetapkan banyak ulama, diantaranya adalah al-Hafidz as-Suyuthi, 
al-Muhaddits al-Munawi, Imam asy-Sya'rani dan para ulama besar lainya. Telah berkata al-Imam 
Izuddin al-Farugi dalam kitab Irsyad al-Muslimin : “Ayahku al-Hafidz Muhyiddin Abu Ishag bercerita 
dari ayahnya Syaikh Umar al-Farugi bahwa belaiau berkata: “Saya bersama guruku Sayyid Ahmad 
al-Kabir ar-Rifa'i al-Husaini Ra. saat hajinya yang pertama yaitu tahun 555 H. Beliau masuk ke 
Kota Madinah di saat rombongan dari Syam, Irag, Yaman, Maghrib, Hijaz dan negeri non Arab 
yang lain jumlahnya lebih dari 90 ribu jamaah. Dan ketika beliau mulai mendekati kota Madinah ia 
pun turun dari kendaraan dan memilih berjalan kaki tanpa alas. Hingga sampai pada makam yang 
penuh semerbak wangi kenabian, maka ia pun mengucapkan salam: “Assalamu'alaika wahai 
kakek.” 


Lantas terdengar suara dari makam Rasulullah yang mulia: “Wa'alaikumussalam wahai putraku.” 


Beliau pun merasa mendapat anugerah dan nikmat yang agung. Akhirnya beliau terduduk seraya 
gemetar bersuara merintih pelan sambil menangis lalu berdiri sambil berkata: 


lek ol LS 2g) sal Is 93 mil yd9 mic LA) AI Jati 


“Saat aku jauh, aku hanya mengirimkam ruhaniyahku ke sini mengecup bumi tempat Engkau 
dimakamkan sebagai ganti aku sowan menghadapmu.”" 


Las 3 as Ugd 089 Kits ly NA HS eliuou 3208 


“Dan kini ragaku telah hadir di hadapanmu, maka sudilah Engkau ulurkan tangan kananmu agar 
bibirku mendapat bagian untuk mengecup tanganmu.” 


Lantas Rasulullah Saw. mengulurkan tangan nuraniyah (yang bercahaya)nya nan mulia dari dalam 
kubur. Lantas beliau Syaikh Ahmad ar-Rifa'i mencium tangan Baginda Rasul Saw. yang mulia dan 
disaksikan banyak orang. 


Diantara para pembesar ulama di zaman itu yang hadir adalah Syaikh Hayat al-Harani, Syaikh “Adi 
bin Musafir, Syaikh Agil al-Manji, Syaikh Ahmad az-Zahir al-Anshori dan banyak lagi kaum 
muslimin lainnya. Mereka semua mendapatkan berkah dan kemuliaan dengan melihat tangan 
Rasulullah Saw. berkat Syaikh Ahmad ar-Rifa'i. ( Diterjemahkan oleh Habib Mumu Bsa, http:// 
ekamauluddin.blogspot.com/ ) 


2 Taufig Alaika salam 
Wa'alaikum salam wr.wb, Referensi dari Kitab Karomatus sohabat S :9 Ada baiknya kita simak 
kisah Khalifah Umar bin Khotob ketika beliau berziarah di makam Bagi kota Madinah 


JS gatal s0 ul as dl Kuah Ulas Ly Jas US og LL 58 Lixll yul ual AsuI lo lol,S Lo 
Sild ul CB, 8 SI golg Cai BS l3g y053 8 Selai ul baic loylsl guill Jalb Sale Ll 
oli Jus 369 alias log ole) 349 Litil log oliss9 348 Lios8 lo Laic lo LSI Ullasll y jack 


Setengah dari karomahnya Saydina umar bin khotob ra diriwatkan dari ibnu abi dunnya di dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1540 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kitab kubur dari Umar bin Khotob ra, ketika beliau lewat di kuburan bagi beruluk salam 
ASSALAMU ALAIKUM Wahai ahli gubur, Saya memberi kabar kpadamu, sungguh istrimu, 
rumahmu yang engkau tempati dan hartamu telah meninggalkanmu ? Kemudian ada Suara tanpa 
Rupapun Menjawabnya, Ya Umar bin khotob Apa yang engkau Khabarkan itu adalah perjalananku 
yang telah ku lalui, apa yang telah aku infagkan aku memanennya dan telah kutinggalkan perkara- 
perkara tersebut maka aku merasa rugi 


all add Ai AI 1) las 3 Ja Ul Law JB el Jl Ugal 4 K1 ye Sluc ul RoSIS 
al 63 us3 logallaet 33 seb sell JS IS we wil as Was ar, plto-vdls solo“ daLels Lala 
Gp) 


Diriwayatkan dari ibnu Asakir dari yahya bin ayub alkhoza'i ,yahya berkata aku mendengar bahwa 
sungguh UMAR BIN KHOTOB R.A pernah bepergian ke kuburan anak muda kmudian beliau 
memanggilnya Wahai Fulan, DAN bagi orang-orang yang takut akan Menghadap Tuhannya ada 
dua Surga, kmudian pemuda itu pun Menjawab bagi orang yang masuk kubur Ya Umar, TuhanKU 
telah benar-benar memberikan Kedua Surga Itu dgn dua ucapan inilah percakapan Antara Ahli 
Kubur dan Manusia Yg masih hidup. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/809657882390355/ 


3422. MAKNA ISTIGHFARNYA NABI MUHAMMAD SAW 
YANG MA'SHUM 
PERTANYAAN : 


? Mas Pram 
Assalamu'alaikum. Rasululloh ber Istighfar Apa maknanya??? Bukankah Rasul maksum. 
Terimaksih 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 
Wa'alaikumussalaam. Istigfar rasululloh padahal beliau ma'sum banyak sekali maksudnya, di 
antaranya adalah : 

" kebiasaan Nabi adalah selalu berdzikir dan terkadang tidak berdzikir sebentar, oleh sebab 
itulah beliau beristigfar sebab tidak berdzikir sebentar tsb. 

m istigfar bagi nabi sebagai penjelasan dari ubudiyah kepada Allah dan sbg wujud rasa syukur 
atas nikmat-nikmat Allah. 

" para nabi termasuk Rasululloh shollalohu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat 
bersungguh-sungguh dalam beribadah sebab apa yang telah diberikan oleh Allah berupa 
ma'rifat oleh karenanya mereka selalu bersyukur dan merasa kurang, artinya istigfar disini 
adalah istigfar dari kekurangan dalam menunaikan hak-hak yang wajib bagi Allah. 

nm bisa juga diartikan bahwa istigfar beliau adalah beristigfar dari kesibukan beliau dengan 
perkara yang mubah misalnya makan, minum, jima', tidur, bersantai, berbicara dgn orang- 
orang, memikirkan kemaslahatan umat, memerangi musuh dan hal-hal lain yang menjadikan 
beliau terhijab dari dzikir dan tadhorru' kepada Allah dan kesemuanya itu oleh beliau dianggap 
sebagai suatu dosa berdasarkan magom beliau yang luhur yaitu magom hudhur dikehadirat 
yang maha suci. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1541) 


" makna istigfar nabi bisa juga sebagai syare'at untuk umatnya agar mereka mengikuti. 
n bisa juga diartikan bahwa istigfar beliau adalah untuk umatnya yang berdosa, jadi sama 
dengan syafa'at. 
" bisa juga karena nabi selalu naik derajatnya, dan ketika melihat derajat dibawahnya maka 
beliau beristigfar. 
" dll. 
Terjemah secara ringkas dari kitab fathul bari. Wallohu a'lam. 


: | — SU 

Jli8 yulill gas - alug Ale Gil lo - dil Iga ol "Bo yul US slac Sab yo LAI will 2,319 
pic D3 alis 488) gu all ENI Luas 48 Al 0 dilo gull 8 Al Lgi ul Al dl Ig wall Lal L 
os ab salt sall LALc JB H0 dilo agg JS dll ati sila yu ale Ula dl Ia aluo d10:9 
loo calill Si, s0 38 Jils dis sad lu lh ac Lo s0Y Aic 8 II le pal ul la Sl SJ 
ad dig 2Nol lal Kelly ali Adgundl JGN oat Yg Ud Set Kali disSal 9d B9 puti Cus yo RL 
Kusdl JB3 alac!s Jalal 335 uytiall 935 ! guulooll JB Ai yag Id Kd oesiwl lac|9 das dls 
Pa Me Ae NA ATA 
399 TI Aiu 0d up 989 WI JI 0 UBI Z0 UB No | 105 06) ol uc SBI Bol Ja 5 
AA io - ag Ale Gil lo » yul Bmay IKS63 JI « Ala &olisy A05 sun Lia JlaS 98 dukall 
agil 2 ye dulb9g Lal Till Mi yo Bas ae jiwll adl dll UE JULI Yaliil yo SU 8 4 


done € 999 HOxiw pai lg mgK20 9dg - alwg le Al un - wall yo olesiw AI & 939 ISutiuiual 89 
bio aw NG oil pull vla : S535Jl ual Jo8 lgio9 CAB saudi 93 Adi lo lgio duga dagu cus 
J9 bsa SS ale ELh0 gag JB ISS. Jilewoll yo Igowosy Al LSI yo Lgowoc Ul9 su Ylg asi 
uks - al sdlbel lol toll 98 Islgisl uWl Su alus Yl ! Jlbu ual Ja3 lgiog Lol Jilenoll yo agionoc - 
alal 99 motill yo Jlatiw All Ulg3 Junsog agiil « omoill d 33 jae 0 Sis 3 Ugaild a43 A3 ol! yo 
al agi gl elas 3i Lis al JSI yo doll 2901 WleiN 9S ul Jaibug - we - dl Kay SU Gal 
es yg Wol bg SI dil ,ldog db sdgac lpg aloo 99 lu ml Culolkal dal, 
d9 wal alta adl drddb bid 2S 49 CSI 09 Girdileung dl & sadllg dll SY Jess yc unan loo 
cad! dyabs W sal. 


dll lo - US eks " 9d ll sell J9 gl delitlIS 993 AYI LGS 0 gl MY & ui Oo liiuul Ul Leiog 
ul ale &5to lpg dilall JI s0 siti Lg39s 3 lo SL) Jl wdl adal S8 935 pils - alug lc 
dwddl B9 elS Wu Cu Bli jalsg JlasYI sasi Uausy Bio US dylitilul 99 9530 Saad 

Kab gai OA Clolio dl Bs 93 Jus ad - alug la Al Kao - yuill 29) US lal Song 


52 Jaa Gasal Us cal pasal Lagi yo al clillg #9 alas sel on Ya pasal mata calbllg 
SB sang 0 sll oi Mic yukill BC glass IU Lali AS 5 skul d2 ABU aga 4d ladldo - 


alel dilg aa KI gl yo yadill pot jlasiw Al ol & ya - dug le Ml alan . 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/816988461657297/ 

3423. PENYEBUTAN RUHULLOH BAGI NABI ISA 
"ALAIHISSALAAM 

PERTANYAAN : 

2 Roni Jaya 


Assalamu'alaikum admin.. tanya:apa yang dimaksud dengan nabi ISA AS itu ruhulloh wa 
kalimatih? apa maknanya nabi ISA itu bagian dari Allah? terimakasih. Dari roni di sumsel. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1542 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 

Tafsir ibnu katsir juz dua halaman 478 : Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah 
utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, 
dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Annisa' ayat 171. 

Maksudnya adalah sesungguhnya Isa hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan 
seorang makhluk dari makhluk Allah, Allah berfirman kepadanya "jadilah " maka terjadilah. 

Nabi Isa adalah seorang utusan dari utusan-utusan Allah, dan juga kalimat-Nya yang Allah 
jatuhkan kepada maryam, maksudnya adalah Allah menciptakan nabi Isa dengan kalimat yang 
Allah utus dengannya malaikat jibril alaihis salam kepada maryam , kemudian jibril meniupkan ruh- 
Nya kepada maryam dengan izin dari Rabnya azza wajalla maka jadilah Isa dengan izin Allah 
azza wajalla . 

Tiupan tersebut terjadi pada lengan baju bagian bawahnya maryam kemudian turun hingga masuk 
kedalam farjinya sebagaimana pembuahan seorang ayah kepada ibu, dan semuanya itu adalah 
diciptakan karena Allah azza wajalla, oleh karena inilah dikatakan kepada Isa bahwa beliau adalah 
kalimatulloh dan ruh dari-Nya karena nabi Isa tidak mempunyai ayah yang beliau terlahir darinya, 
hanya saja beliau muncul dari kalimat yang Allah berfirman kepadanya " Jadilah " maka terjadilah. 
Wallohu a'lam. 


1 | | 478 po MUI sll Sl ss 
Jl slc yo uc 9D loil : (SI (dio 2909 ms20 adl lil diaS9 WI Sg) pa 50 al KS Tuwoll bil) 
Jml gali do Aas ASI e aayo adl lal ding £ Al 00 Jowo «US SJ JB, la yo H9 
UI Gb sms UG. Jago) LL Sg) wo le TAB 4 poll 4 ll ul, Ja un Lai 
AAL SNI all ios 23 Uda cu Ul ls Kun 90 ll Asal elb W ,Log « Jag 
boil9 « dio Jgi Ol SG JUN 3 dio R99 JII dal ul 1 sud J8 Ida : J5 30 «dl Gale ganllg 
USS: la Jd JB ll AISI yo mal 9D. 


? Ical Rizaldysantrialit 

Pemahaman yang hag atas kalimah "Ruhulloh" adalah al-ruh minallahi, artinya Nabiyallah Isa as 
tercipta dari ruh sebagaimana manusia lain yang tercipta dari ruh,Adapun penisbatan ruh kepada 
Allah adalah berfaidah tasyrif atau memuliakan, wallahu a'lam. 


oles JB le call BLSNI S5 dl jio gl (ale Amil All 29.4 Pull le sat ym UB: 
Ramall ul 20 (42 # alih Olalku Agile SI Gu Sole Ul oles JB 9 441 JSI) Le ole Wiji log 
ol sagl Jl Ul Ud Jeb9 1 yolg Asi ya do, WN J89 rowo! d jio ul sawosill loilg oduc 
logale pdl US wwe Jamiy ldgug AU wb Culo8 A10 8 Ri Jess Uudill 290 UN J3 0 Bolak ayo 
Jalla Dual, 

bag Audi adl Bal ads All Ul NI lg JiluS R95 3D LAi0 2959 Lommiill 93 Sgsull JB. 
Abg Bill aw modles Al SL Calon 20 EH Mual Aule Jo 45 Ati SAI Hull gd A9 Jl J9 


o ob « US VI Ami Sl Blsl3 23 JI yo 5. 
W yolg Asi ya dos) All le Kue LSI eos) SI dio R9) "J3. 


la K3 GS ul om lg KE Pl le Jo yes ll Bolu pa y0 ll s2 Kosgll tag 1J9 
dio sad Ale Jess 290k Sal "J9 Kenglb His ana H0 Real KANE J3 solles all JB: 
KISI Ji 2JB DS skull ale Jos Ig sob dio 2g) Li ll toll Lao all ol ap 
Dl pos K002g 0595 Lal Wu 6 "J9 clead Jus Lamo 23 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1543 ) 543 


Jwsiill BLSNI drg (All YSL Culan3 2430 20 9 Td Jas Juan ASI Mio R99 Api Hi S all JB. 
all adl Cilsng 95 dual el dio sel Up waw NI JG Kalla Bil yo El9) NI guna US ul9 

alas JBS AS yo 151 Mio 90 Jib3 Al up il dosill 43 Jl laS ats Yosi: yo ag, Id J8 
295 J9 «dio do») “SI dio 297 Jo WS yo “SI dio Ba UAYAI H3 log Ulas 48 lo KI S3 
dis HI eng dino R39 Hgdmou Hiin dio 939 4033 lc dang ld 3 suuc YS9 (dip Ud 4 HSI dio 
Aa dn Nol we da aa ce ulu dibio caleg ai 


Jib9 A59 ole dio R93 HS les Jg3 98 loS das Jl susu lid 29 Jl B3 1D pai 49 gw JBg: 
cepat Cia gal ISI agilo Balai 33 "J9 Balita 2 aadl Lasle pa 30 sll Kasng SAI Kasal 29 IL Sal 
RL Lung Fibull 0 Y Till 0 9S Pl le we US lal8 29) Ul II Sldlg 8 lebll lau 
v0 Bay code AI jl al 00 ya dll le Gil si IS Ulugli 0d Z9) 1Jlu LS ml 29 IL mol J3 
all dl LSG 29 JI S3 Kuno 93 RJ Jlagiwl gl lam Is dc 29) 33 sol 1Ji9 ilaa GI 
Al... il dls. 

AS sela pol 49 adlh Wb 9 ade Lali sam Arga UB A9 JSI NG pdl Igo pol Gaowi pAc lolg 
Jelly sei 8 dai OS adl OLNI 8 Cus LS All ad Ul R0 MIL dowi Cuti. 


Dalam ayat lain Allah berfirman yang kurang lebih berarti, "Sesungguhnya Isa bin Maryam itu 
adalah utusan Allah dan kalimat-NYA yang diturunkan kepada Maryam dan (Isa juga) merupakan 
ruh dariNYA". Pemahaman yang benar atas ayat tersebut adalah: Isa AS diciptakan melalui 
perantara kalimat Allah yang berupa "Kun" (jadilah engkau wahai Isa). Sedangkan penyebutan 
"ruh" dalam ayat tadi adalah untuk menunjukkan bahwa Isa memang manusia biasa, bukan tuhan. 
Sebab manusia memang diciptakan dengan dikaruniai ruh dan ruh itu sendiri hanya Allah yang 
bisa menciptakannya. 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/817661248256685/ 


3425. HUKUM MEMAKAN SESAJEN KEBAKTIAN 
PERTANYAAN : 


? Diajeng Nimas Pahing 
Assalamu alaykum... apakah haram makan sesajen tuhannya orang non muslim ? di sini banyak 
buah segar dari majikan saya 


JAWABAN : 


2 Af-idah Arifin 
Wa'alaykumussalaam... wr.wb. Sebuah acara persembahan atau selamatan dan memakan 
sesuatu yang dijadikan persembahan itu mencakup tiga kemungkinan sebagaimana berikut ini : 

1. Apabila (hal itu: sesajen, persembahan, dsb.) dilakukan bermaksud untuk bertagarrub pada 
Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan selain- Nya seraya mengharap ridha- Nya, maka 
hal itu bagus dan tidak apa-apa (persembahannya boleh dimakan). 

2. Apabila bermaksud sebagai persembahan pada selain Allah dan sebagai bentuk 
pengagungan padanya seakan sirnanya keterpurukan atas kuasanya, maka tindakan seperti 
ini mengakibatkan kekufuran, dan persembahan tersebut tidak halal dimakan. 

3. Apabila hal itu dilakukan tidak karena unsur sub. 1 dan sub. 2, melainkan sebagai bentuk 
kebaktian seraya berkeyakinan bahwa dengan persembahan itu dan segala perangkatnya 
bisa menghilangkan suatu kendala / aral dalam kehidupan tanpa berkeyakinan pada hal lain, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1544 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maka hal ini tidak sampai kufur akan tetapi haram, dan persembahan itu pun tidak halal 
dimakan. 


Inn Ae aa ama al aa Ma Ata 
Ia yg « sa AS 8 2 HP HA ke pula) giaa klik) jalan kila ala selip kmar) BTS) AMA AJ 
(Yasa 6 sa ISA | AP baal ya sa BU AP Sal ya cad AI In MA Maap ie mu 3 As klan) Malay 6 gHasJ 
Maa) Wanita « Yo au elaliga isa ISI Latte liga AJ Wenaga BU) Sa Aja «rian 9) Jus in el, Hang 
La Ji Jinny Y Aka AA Cole AA 4 La angy Eh US Ga Leadil | dat AKAN) Ag Blu yg pal Gi 
d3 (SLS Jal JSI) : Ikat JB LS ata C3 Sa AI SARAN, Saktady GIS JAYI I CAlal yang pl 
2G (AI gita Ala oa Sia de aa 3 BII G0 JAN GI ya BJ yaa EA: " Gyaall 
cab Gasa Ii2 3 Ag ig ola) Gd Lralla GIRI Uya Taat Ama El pat ala Aa) Cal) Kn AN) Ay naa Co La : sal 
Kipas AI3S pada ) Siall mail AIM Arbani AI Calana dal) C5 is LAS (ella AI pal on JSI) Ay And Gl Laly A3 
SAS ie dmn Ja AYI ama Y yjl Lala Aiya Rally IS Nai dal pall J5) ii Jinny Al 
AISI 5 JS, Omsl Id «JSI pal Alitel Jae Uya 7 SA ikal! Ja ja AKSI SE ole Gaal! SI Yi Iiitns $ jali 
Gia LS 4 agllaa Uya el Jitu Ya Hayo LAS «Al gali Jl Cya pedas SAI yh Nia 3 « Kian Aira e gadall, « Aa la 
Aa IA ya ng Ni ag pa ASN ne IR Pe KA aa UPS 
dang IS Uya Jill pad Ulawat Lay gl era gada | Miisiaal cag yuli gl Uabul! g) ale NAS 9 4 AU Jua), 


http://huda-sarungan.blogspot.com/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/817592801596863/ 


3430. MAYIT DI DALAM KUBUR DITANYA DENGAN 
BAHASA APA ? 
PERTANYAAN : 


2 Dicky Parawali Jakarta Timur 

Assalammu'alaikum... Mau tanya tentang pertanyaan malaikat di alam kubur. Para malaikat 
bertanya dengan bahasa apa, dan seperti apa pertanyaan tsb? Terimakasih sebelumnya. 
Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Khilaf Ulama, pendapat yang shohih dengan bahasa mayit tersebut. dan ada yang mengatakan 
dengan bahasa suryani. (as suyuthi. bulgini) dan ada yang berpendapat dengan bahasa arab 
(ibnu hajar ) 


GA L. Kapas Uya 1 Di da gaul! JS SINI, € (2) la pulo Jia (asma (le (1 ) diah amal IS Yng 
Wal... dy ma BI Alas y alas pas Karin alel naa Isu ( 3)... sc Do ban» sni ang JL Mas 
C3 : As, Al me US: SI Gina Wall GS aji: Ag IS aj Alyah dala 
Sita JEUBA Ty SI gal Anil IN jlaA 1 al SJ Se MS Has BASA AM Lila ay Sa ya ly 
(Alas! Jang LS GAN Uya (le Jala CILASI sia bata ) . 

(1) MUS 3 JB SE ye yaa Goal Jail Jian ) 3 Garin (la AINI Aram) 1g pal) amal AAA mall JB 
21 Aantia 83 cdiluah Jml 3 JS lah 9S Ul Jaiang (ayal Ubah Asi Eyaall ( 

2) sisa Jl gala gawat! Hi Ja sasall JB) Uaniia lai ALI dam y 15 al alam Abal! Aall JL 
2) oaiw de Ad Al ala 2 Poo sasll 3 ( 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1545 ) 


3) (oa ale da dian) 1 Cadiaka Ali AUII dlamm 15 JL amal Lea! Al! JB 
http://www.alsalfy.com/vb/archive/index.php/t-2094.html 


? Ical Rizaldysantrialit 
Dalam kitab "Bugiyatu Al-Mustarsyidin" hal : 96 


Kisa Bale « Ip Yasale onigals llaa SA IN gd INA ly AI ala AP 3 )ls3 Sol ILalsi 
US (Yang MA TA (lu Y All US 
laa ala "AP Na Md Ala pas dalel: 3 Hu gl 


(Faaidatun/sebuah faidah| Pertanyaan dua malaikat (munkar dan nakir) bersipat umum untuk 
setiap orang,walaupun tidak dikubur seperti orang yang seluruh jasadnya terbakar atau 
tenggelam,dan walaupun jasad itu dihancurkan kemudian abu nya ditebarkan di udara,atau 
dimakan binatang buas,kecuali para nabi dan para syuhada yg gugur di medan perang serta anak 
kecil yang wafat sebelum usia baligh,juga orang yang telah warid dari nabi saw bahwa 
sesungguhnya orang yang melanggengkan membaca surat al-mulk (tabarok) setiap malam ketika 
hayatnya,Mereka semua terbebas dari pertanyaan kubur.Dan untuk semacamnya keterangan 
tersebut dimahmulkan bahwa mereka akan diringankan dalam proses pertanyaan kubur,dengan 
tidak ada fitnah ketika memberikan jawaban.Menurut goul shohih,munkar dan nakir mengajukan 
pertanyaan dalam bahasa yang dimengerti oleh si mayit,Dan menurut satu pendapat dengan 
bahasa suryaniyah,atas pendapat ini Al-Imam Al-Suyuthi berkata : 


s0 Say di 13 Wasikn "9 oo al Ma pan pelit 
kain ah SS Mali 45 ala Dp Jan op mis 


Dari sebagian keajaiban yang terlihat kedua mata "“ Sesungguhnya pertanyaan kubur itu dengan 
bahasa suryaniy 
Demikian difatwakan oleh guru kami Al-Bulginy ““ Dan tidak aku jumpai pendapat demikian 
kecuali darinya. 


ge AA K3 9 - sa al al Da Seks NG sp Ec Sl sala ye Ini, Naa 252 al 
sad IA, GEA Arary S5, GILA Ly pl ga asi, gili oand al Say 3 Wa Was AS Au Nala 


Bs 


Fed 


Menurut satu goul bahwa pertanyaan dengan bahasa suryani itu hanya empat kalimah, yaitu : 

Ls bima'na As dc UK Artinya : Bangunlah wahai hamba Allah 

Ese bima'na Heo Sx Artinya : Dimana engkau berada 

Sl» bima'na -0 »&! sel Hi Artinya : Siapa Tuhanmu dan apa agamamu 

selang bima'na -l83J Ie Uyad UXs th AKG SH Ilus laaayy Artinya : Apa pendapatmu 
tentang seseorang (nabi) yang telah diutus padamu dan kepada seluruh manusia 


Gosalb al (ilarall Jnda LS Aeilall (jaan (de Jala CLASIN oia Jasa yyl dy S3, 


Dan telah warid/datang kabar : bahwa orang yang hafal empat kalimah ini (dalam bahasa 
suryaniy) menjadi dalil atau tanda khusnul khotimah, seperti diutarakan Al-Midaany, (selesai 
keterangan dim kitab Baajuriy) 


BI mag sanlaga UU Y ati Ie Bag yA SI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1546 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ang So Te Waa J Y Fe ullgopa Hau 3. ks ) 

Waale man kdg.al tata AI Ia SA Maa 3 8, Us) 

SIS ASAM Silat! 8 ) gaal “4 Mill US (AI Eyang YG JB Cile Ala AP ol an ga Kila Ya 
let 

IM) 


Sebagian Ulama telah mengumpulkan dalil tentang golongan-golongan yang tidak akan terfitnah 
dalam kuburnya,yaitu : 

Ulama telah mendata berdasarkan dalil Nagl ““ Bahwa ada golongan yang terbebas dari 
pertanyaan dua malaikat (munkar dan nakir) 

Para nabi,yang terkena penyakit tho'un,syuhada ““ karna penyakit organ dalam perut, juga yang 
wafat dalam membela kebenaran 

Dan orang yang wafat pada hari jum'at “““ atau pada malam jum'at,serta anak kecil demikian 
keterangan dari sahabat nabi 

Dan orang yang senantiasa membaca pada setiap malamnya "“ Surat Al-Mulk (tabarok), Maka 
fahamilah dan ambil i'tibar. 

http://arh789.blogspot.com/2014/03/pertanyaan-kubur. 7.htmi 

Wallahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/819457298077080/ 


3434. SEBAB ISRA' DAN MI'RAJ DILAKUKAN PADA 
MALAM HARI 
PERTANYAAN : 


2 Ni'mal Fataatu Ana 
Assalamu'alaikum, to the point adja : Kenapa Nabi Muhammad SAW di-isra' mi'raj-kan pada 
malam hari ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Al Hafizh Assuyuthi dalam Kitab Al Isra wal Mi'raj halaman 
41 menulis: 


cal pal al Ca Yo Ge yoo Ig As Ca AI NA lm US la oil cal JS doll 
Jo Jall NG BISU disd9 Luh UlsNI 99 Ko30l bl 099 Jall 48 les Jg3 9d Ale A19 yo 
Ulah ebois | 


Kelima, Ibnul Munir berkata : Sesungguhnya terjadinya isra pada malam hari dikarenakan 
biasanya malam adalah waktu kholwat dan waktu pengkhususan, dan dikarenakan waktu malam 
adalah waktu sholat yang difardhukan kepada beliau dalam firman. Nya "@UMILLAILA" Bangunlah 
(untuk sholat) di malam hari . Dan agar menjadi lebih sangat untuk orang mukmin didalam 
mengimani perkara ghaib dan menjadi fitnah untuk orang kafir. Dan karena malam adalah waktu 
berkumpulnya para kekasih. 


ASI le Al ul R0 el Ulas M9 selly FildNI Lilis 0 dallall Ul dim dal Jp JlluNg doa cal JB 
Jul yo Rleis slab hu baal 939 Jalll le Up Lol pad al dua 9d AgiS Llol,SII elgil Jill 199 lolgil 
dal Solu m3 J3 M3 ang al SL oyolg JW also Al Kai db Kao bacl99 wuw90 599 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1547 ) 547 


Ibnu Dahyah berkata : dan untuk menolak pendapat filosof yang mengatakan bahwa malam 
termasuk keadaannya adalah kehinaan dan keburukan, bagaimana mereka bisa berkata seperti 
itu padahal sesungguhnya Allah ta'ala telah memuliakan beberapa kaum di malam hari dengan 
beberapa kemuliaan sebagaimana firman-Nya dalam kisah Nabi Ibrahim : " Ketika malam telah 
gelap ". JAl an'am 76), dan dalam kisahnya Nabi luth: " Maka pergilah kamu di akhir malam dengan 
membawa keluargamu ". JAI hijr 65J, dalam kisahnya Nabi Musa : " Dan telah Kami janjikan 
kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam ". (AI a'raf 142). Allah 
menyelamatkan Nabi Musa di malam hari dan mengeluarkan kaumnya di malam hari dalam 
firman-Nya : " Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari". Ad 
dukhon 23. Wallaahu A'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/734170706605740/ 


3442. MAKSUD KEMAHABESARAN ALLAH SWT 
PERTANYAAN : 


2 Sasuke Diakhirat 
Assalamu'alaikum... Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan Kebesaran Allah SWT ??. 
Mohon dijawab pertanyaan saya, sebelumnya terima kasih... 


JAWABAN : 


2» Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, dinukil dari kitab 'ianatut tolibin : 


akal Ja» ISlg sesagl ABll Jas» Jb Led Ai al AoSIN Ball LI al Kata Hull uas JB 
ISI. ya” dl Jasad - yaleall otg Alkali 355 yo - dad Hg dio Lama log) mol JI dil JI dial 
all Jiiiug dial dole UgiSII yag calac Ld JS yo Keno Sic dgill d»5y si sel Jl dial A3 
UNI doloc Ao 99 MAniag UX By all Uu Sae JS Ding caiblu duel 8 mang 0 jalu 
163: sal alas yul analis was 5 al sen anblbu wo ws ol SSI asasi alesg mebuisa 
uli Jual SI uas yo Olgw. 


Fokus pada kalimat : Para 
wo @lgw loo SI Gil oliso lg Aialac Lis 49 ISU gl Sa doboleis Ul yo MSI Ul 4SI iso ul asag 
Uli J uu 3 UiglSl 


http://shamela.ws/browse.php/book-963#page-205 


Sebagian para arifin (orang yang mengenal Allah yang tingkatan imannya mencapai iman hag) 
berkata : seyogyanya bagi orang yang menghendaki untuk sholat dengan sempurna untuk 
mempersiapkan diri sebelum masuknya waktu dengan berwudhu", ketika sudah masuk waktu 
sholat agar sholat sunnah rotibah, karena seorang hamba terkadang bercabang-cabang keadaan 
batinnya dan terpisah-pisah tujuannya, yang terdiri dari tujuan pergaulan dan urusan mata 
pencaharian sehingga timbul keruh/ kecemasan/ kerisauan/ kegelisahan dalam batinnya. 


Maka ketika dia mengawali dengan melakukan kesunnahan, hilanglah keruh tersebut. Kemudian 
dia memperbaharui taubatnya ketika hendak melaksanakan sholat fardhu dengan memohon 
ampun dari segala dosa yang telah dia perbuat. dari dosa-dosa yang umum maupun dosa-dosa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1548 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang khusus. Dan menghadap giblat dengan anggota dhohirnya serta hudlur (menghadirkan hati/ 
konsentrasi/ fokus/ khusyu") kepada Tuhan dengan anggota batinnya. Membaca 

valll Uy Socl J3 
kemudian mengangkat tangan yang disertai hadirnya hati dalam takbirotul ihram dengan 
mengingat keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. 


FOKUS : 

Dan di ketahui (dima'lumi) bahwa ma'na dari akbar adalah Allah itu maha besar dari saling 
mengagungkan dengan sesuatu atau dari sesuatu yang berada pada sisi keagungan-Nya. 
BUKANLAH yang dimaksud dengan akbar itu bermakna bahwa Allah itu maha besar daripada 
selain Allah dari makhluk-makhluk-Nya. karena tidak ada yang menyerupai terhadap keagungan- 
kebesaran Allah. (terjemahan oleh ustadz Penawar Rinduku. Wallohu a'lam bi murodihi. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/827340003955476 
www.fb.com/groups/piss.ktb/798729806816496/ 


3471. JUMLAH ISTERI DARI PRIA PENGHUNI SYURGA 
PERTANYAAN : 


2 Agus Arifin 
Assalamu alaikum wr wb, nanya katanya setiap laki-laki ketika di surga diberi 12.100 bidadari . Ini 
hadist atau apa dan di kitab mana adanya ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, nggak cuma 12.000 bahkan tak terhitung saking banyaknya. 


Oma 38 181268 mu dil ab all US 33 wil al aloNI J9t3 Wall 93 yg Ja Jl ULg5 sxc uc bolg 
va wal gl 0 J 9S lo Sel Ula bia elu yo Wall Sl US lo SSI wang Ul WI JI dau 
J os 3G ells LSI lol 4595. 

All H3 yo3al Ul JB alus le AU lo ull ye dis AU ud) SoiNI ago yul yC Row 439 
lissy pgaasy S4 NB Uogall agalo Igku ala! Lg8 yoga) “Nuo ugiw Lelalo ddgao iasls Bilal yo dal. 
9233 adl Gagal Jal Lgio dg 5 JS 93 Ala, 933. 


Adapun jumlah istri lelaki mukmin di syurga maka imam al irogy dalam kitabnya yg lurus torchut 
tatsrib 8/286 berkata : “Telah jelas dengan riwayat-riwayat hadits yang lain bahwasanya minimal 
bagi penghuni surga dua orang istri dari wanita dunia dan 70 istri dari bidadari". Adapun 
maksimalnya istri dari wanita dan istri dari bidadari maka tiada batas baginya. Dalam hadis sohih 
dari abu musa al asy'ari rodhiyallohu anhu dari nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : " 
Sesungguhnya orang mu'min disurga memiliki tenda dari satu mutiara berlubang, panjangnya 
enampuluh mil. Orang mu'min memiliki keluarga didalamnya. Orang mu'min mengelilingi mereka 
tapi mereka tak saling melihat satu sama lain. Dalam riwayat yang lain " Setiap sudutnya ada 
keluarga, mereka tak melihat yang lain, orang mu min mengelilingi mereka." 


Dalam keterangan lain jumlahnya ada yang 12. 500 yaitu dari 500 bidadari # 4.000 gadis # 8.000 
janda. Dalam riwayat yang lainnya 12.100 yaitu dari 100 bidadari # 4.000 gadis # 8.000 janda. 
Berikut ini hadisnya : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1549 ) 


- hadis magtu', kitab sifatul jannah ibnu abid dunya menjelaskan orang mukim di syurga menikah 
dengan 12.500 bidadari : 


Mn SN De Kara Sal J8. Aang sa 
sl593 dilowasg " 


- hadis magtu', shohih dari perkataan sabith di kitab al ba'ts wan nusyur al baihagy : lelaki ahli 
syurga menikah dengan 12.500 bidadari : 


Agil al Li. M5 al W 4 JL Gp sole sil La Amal pal gol UAS (polio Lupa) 365 2Eual 5, 
ALAN Kanal SSI Jl Jo JSI 2351 "1 JB bali gal 0 cl G0 Uli GE 4 yeSNI ls, 
buku yil Ja3 Jo kemal sh ID." AI5AG dilo GusS3 « cai SNI Hleig . 


- kitab fathul bary ibnu hajar al asgolani menyebutkan 12. 500, kata beliau ada rowi yang tidak 
disebutkan namanya : 


Vi IU SE Cp3 jo" ag "Ud gila " dalaall "Ud Bill sil 2531 Lo A5 Yo le GiS3 Lo 513 
SN Tali K3 SNI dpl ll gasal il Il 5S Slamat 2353 GS Jal J0 JAJI | 833 03 ya 
Zug Al al 03 cai 


- kitab az zawajir ibnu hajar al haitami hadis shohih dari albaihagy tentang menikah dengan 12.500 
bidadari : 


Si ai SNI Tulsig SM) SNI A7513 21533 dilomas 235) ASIN Jdl Yo JSI jl» Kapal US 2109 
Wall 99 oyoc 3lSo Ygio dSl3 JS» 


- kitab ihya' ulumuddin imam ghazzali juga menyebutkan 12.500, tetapi dalam takhrij hadisnya 
dalam riwayat yang lainya adalah 12.100 tetapi sanadnya dhaif : 


dsilaig 5 SY dan ola el. dilowuas most adl Jal 40 Ja Jl ol ata ale al als dl Jara G3 
lusl 9d oyac )ldio Ugio dxsl9 JS Gile Lai XI 

iralo JS dilas Lai WNI dulaig S3 SNI Asu ,lg el 95 dilowas Rayi dial Ja yo JaJJI ul Cuas 
XI adal cal Lal Enya yo Fabll UUS 59 caidaoll Ubud Gd Raid gal as, luall yS 000 Jldio Lgio 
Su Ooliwlo ve Blic A8 Sy Jg el 99 lo JB ul 


- kitab kanzul ummal al muttagi al hindi, 12.100 tidak menyebut status hadisnya 
DS GS dpl US sil yul up Ubl5 Ly Yos Jl MS Ly Sas0 uc. 
"Ulu abi dst JS 9 Uaoii49 cela Gilog pal SNI duloig S3 SNI du inll Jdi yo Ja Jl SIH 


X8 mal ll a39 yuli NS ClasW Uaig dwi NS Ol yas Heli GNSII Rawy ad 33 Ol gol 
sa oliwah ge" dal “9 geli gal Wal US ul si lal sob web WI cloissll ig bsa 


" Setiap orang dr penghuni surga dinikahkan dengan 4000 gadis, 8000 janda, dan 100 bidadari 
surga yang bermata jelita. Dalam Setiap 7 hari, mereka berkumpul dalam satu tempat dan berkata 
dengan suara yang merdu. Makhluk belum pernah mendengar suara seperti suara mereka. Kata 
mereka, 'Kami wanita-wanita abadi dan kami tidak mati. Kami bahagia dan tidak sengsara. Kami 
ridha dan tidak cemberut. Kami tetap tinggal di sini dan tidak pindah dari padanya. Berbahagialah 
bagi orang-orang yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya'.". Wallohu a'lam. 


? Ical Rizaldysantrialit 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1550 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam sebuah hadits di TN 


Masa dilo sll 2 TN) 


Dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhu, ia berkata: diantara para sahabat ada yang bertanya: Wahai 
Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga?. Rasulullah 
Shallallahu'alaihi Wasallam menjawab: “Seorang lelaki dalam sehari akan bertemu (baca:berjima”) 
dengan 100 bidadari” (HR. Al Bazzar dalam Musnad-nya 3525, Abu Nu'aim dalam Shifatul Jannah 
169, Ath Thabrani dalam As Shaghir, 2/12). 


Dan dalam Sifatul jannah Li aby nuaim : 


dolkal gal W 4 SA G3 SB Lo SIN Aiko Gp s3 adl W OLS Gp a50 il USS (rah 0 Lupa) . 
all Jom) G : J3: JB. yul gal yg. Salsa gal up, an 333 909 GE « Ulus vj aliud UC « 
S9 Atil JSI JL 4 pay a50 dadi SiJl3 : JBS Ll 3 Gal yudi 5 din 9d Lilus dl yuki 

2ISAG dilo oll sasly sisa. 


Salah satu kenikmatan surga adalah seorang lelaki memiliki kekuatan menggauli 100 wanita 
dalam sehari. Sebagaimana dalam hadits lain: 


elaallg d9gidlg D xisllg SAI 93 Ja dil 838 sabu dinll Jal yo JaJlI ul 


“Sungguh seorang lelaki penduduk surga diberi kekuatan sebagaimana 100 orang lelaki, dalam 
hal makan, minum, syahwat dan jima', teks lengkapnya dalam Shifatul Jannati Li Aby Nuaim : 


yan ye BS Li , das al G3 7 pl Lie alit Gp Ae Li « salbll & 351 WS3 (238 0 Cup) « 
El dial ia Go ale lu Sl obilu WR53 “2 (An gran ee. pola dala ye 
Ka ll Aa AN 1. TN 
dll Jaa) JB : Je lw us, Anolsall up Tae up doloi LC vas dl GC. S3 523 gl Li 
elaadls Sagsdl3 lg JSM 93 JS) dilo 398 sdosl isl Jdl Jo JS JI 5 jl: lag al Me Al sia 

ia ala Pa an Ap Laga Oo JS JB: 


- Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ro'du 35 : 


aa ee Aa buana aa aa MSi 
Aeon sasa ls La JT onta usb as Jae ao5n sal bb Jok dal 

JL SSI UB : JI" Sagsally Elandlg Ula JEYI 48 Ja» dilo 833 lama | dindl Jal yo Jail 
Pn On AN SI dug nang. 


Andai 100 wanita digauli dalam sehari maka tentu lelaki penghuni surga tersebut sangat sibuk. 
Demikianlah salah satu kesibukan penduduk surga. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: 

G33SG Jasa al Gall olsisl Gl 
“Sungguh para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan” (AS. Yasin: 55) 2 
Ibnu Mas'ud, Ibnu “Abbas, Sa'id bin Musayyib, Ikrimah, Al Hasan Al Bashri, @atadah, Al A'masy, 
Sulaiman At Taimi, Al Auza'i semuanya menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah 
mereka sibuk menggauli para perawan. 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1551 | 


- Tafsir Aurthuby : 
sales "sn Besi3b36 cabe ls Stan JBS Jaa Kal thai 2 talas 
bias 4 Sl M5 44 Sos kids! Al Ulil Kino US 9d ASI Siojill 539 . Soil sala 
3 da0 ya WI MC US « Goku xp Gali GC «ulat Up JA US £ MOS 3 YAH UC « wall Lgisy 
Uia5 «9302 Up So20 Las . Sola vokasi sela JB 9x Jati GS pall Tmll Ula Ul: dai 
dll Jal oo Ja Jl laiy 1 A8 gal JB9 » Alia yuks gl US « Ibu ye « Ilugi US «bantal 3 90 
dig. lal sdl Leul Jai : Jis « Jogi ld go Ul : Jai « dllal adl Jawi: Jd Ja 3 dal go : 
MH log 4 ol adl ad yunog suolaall Ja aldi sc masa Ll yo Ad ad ly Jas y3 dini Ulun 
SB ani 1 S9 J9 . 00129 Latual! Ly Sass JB « sdgldlg MIL J3 agad JS « al «oa ga 
al 959» ole All Aiu 9d: J9» labu agaAay Oola3 Ka 1 SS" Ulat 19 "1 lau al J3 - Ela 
sal gdg29 last Us0si € cudlk Sage Iglaisg yugelbi WA Sue wal : alio Sai dalil 9 JL IS! 
Ios s3 4 HI yugs5 OS Aga Jali « GUI yo leio3l « gi yo Lai ade UUS) | soal SSI, 
UI. agak Sage Igliis9 wigellol Gal Sole be Pkl : ag - 309 JS - All Jgid 4 La all SM om 
USAI Mil X9 asal Sule GS 1 Sulu usu du | 336 Toyasl « SI jisl big Sisi blg Siualul 
“Isis 0999390 siwoll 99 SSI Ul Ad. lealool aed Bid Abs Il | 42 110 Tb wall die uga 
38 paul Asal out | oli oli Luas pguttay Ju 2 elhg $ 89 38 gal ag 1 uB2 pend 
AA 39 « Coaallg Collg « Uc ly KS JI Sio lap SS Ul" Ja "9" Jam "9. us Jam." 
sae : Siul . 31200 : Ibudlls ala . 32: yuls al JB9 » 9g : wall JB" Us. 
Dao" oa" » SAI dug 425 gl 1,33 . cabll JSI 9 al sal dadlSall9 . DU ltio suga g « 
Jia AS 95 Sl : Sue sels sila J3 - call Jb « alis Sis « osal ol ulis lang 
gal JB3 . 3430 : Hal Jod 9d Al ato" Use "9 ailall9 ASiioll : ASall9 « 29 solig A59 pak 
SEN le daa" no "03 aa aa AA dg KA sm Was ass sa J3 


Adapun para syuhada, beristrikan 72 bidadari kelak di surga: 


Pu Sean Aa NYA aa Jl ca Ala dug 


“bl VP Le NO Riting « cal 2 ve 59 


“Orang yang mati syahid di sisi Allah akan diberi enam keutamaan: Allah mengampuni dosanya 
ketika pertama kali darahnya keluar, ia dapat melihat tempat duduknya kelak di surga, ia dijauhkan 
dari adzab kubur, ia mendapat keamanan tatkala hari kebangkitan, di kepalanya ia memakai 
mahkota kehormatan berhias batu rubi yang lebih baik dari dunia dan seisinya, ia dinikahkan 
dengan 72 bidadari, ia dapat memberi syafa'at kepada 70 orang kerabatnya”. Hadits ini ditakhrij 
daam 14 kitab hadits. Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/827909913898485/ 


3479. NASH BAHWA ISLAM ADALAH AGAMA YANG HAG 
PERTANYAAN : 


2 Sofyan Abdul Wahab 
Assalamualaikum. Adakah hadist atau keterangan Islam itu benar ? 


JAWABAN : 
? Yu Paijah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1552 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yang jelas " Innaddina Indallahil Islam" (sesungguhnya agama (yang di ridhoi) disisi Allah itu 
adalah Islam". Lihat Tafsir Jalalain : 


ulas Jl dagu 0 19) S5 HI AT 

(eL3 999 53 lc sio Ju Jl 4 Yosua & Lil SI WAP 9d Kal die» sebal Kal UI 
KAM A39 Ul yaa 48 Soloillg dggal HILSII Igigl pall All logo Jlazal Ju all ul yo Jay | in 
WI ar AI bb 313 09 mgiud ca II 50 Klso0 5gb Well sdela lo ss ve Al) Gas 4889 
Jd il ysoll «SI Klu 0 wu. 


? Mas Hamzah 
Lihat kitab tafsir al baghowi untuk surat ali imron ayat 19 : 


3)" Oa SI Gang "3 li JBL. mall ajal GA gusg (ANA dll Sie HJ Ol) - 
Ulas Jl - 85)" ai dk JB Las Jail 56 gia Uas "J3 (ESulall) 


Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah islam, maksudnya adalah agama yang diridhoi dan 
YANG BENAR sebagaimana firman Allah dalam surat al maidah ayat 3" dan aku ridho islam 
sebagai agama kalian "dan surat ali imran ayat 85 " barang siapa yang mencari agama selain 
islam maka tidak diterima darinya ". WALLOHU A'LAM. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/830104510345692/ 


3487. PENETAPAN ASMA ALLAH 
PERTANYAAN : 


? Iyaan Pangeran Blega 

Assalaamualaikum. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan : 

1. Sejak kapan nama ALLAH itu ditetepkan? Dan siapa yang menetapkannya ? 

2. Apakah malaikat munkar dan nakir itu banyak jumlahnya atau hanya dua malaikat saja yang 
mendatangi mahluk yang meninggal di seluruh dunia? 

3. Apakah nabi adam dan siti hawa menikah, jikalau ia, siapa yang menjadi wali dan saksinya ? 
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Malaikat mungkar dan nakir hanya ada dua sebagaimana keterangan dari kitab al bidayah wan 
nihayah ibnu katsir : 


Jian pd lo2S3 Cola VI 99 elit S9 « adal lagale siy S0 : Cudall 98 Lawa Ill yag 
dil Judug DSN 89 kuali lal 93 cull Jail Igiol uya AU Luis ? oles Ugi ic labayal 383. wil 
A9 MU 0S dB 3 Call Jeda YAS90 « will Uli ladg | 27 ? adl al ) luan lo dl Jaiug aoi 
call bob. dosis Ulgnol3 ac 30 JKAl9 Olul log LEJSI UBL5I lad9 « sa Wl9 all lisa « Aug 

sale bang sal Uang 


- kitab tafsir ibnu katsir : 


sulual lagubilg « Snoll 3 JI lagil gua « bl Jadi na ul dil Lang": Jb. 
des ala: AsI 3 legiontae 33 Sg 159 JAS Biyusas day IK Lin are lemas (3 ola. Can lagululy 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1553 


«Wali al oub09 Asy) lead goinsl gl « 89 Joo lagio a519 US X1 8 « Sig Sip : lag Jltp " 


2 Muntagy 
Lihat kitab i'anatuttholibin 17 : 


SIS Jang sagd Bosal pol ole Jjil i saalal Bg ul JB Y dua Low Jo SI (08 Yam Ala 1053) 
SEMU alatas 9 Saad Tg 0s MUI yg Isl ul alas Jd SI flim al ali Jah #udlas Aas. 


(@ouluhu, dan selain Allah tidak dinamakan dengan nama Allah) yakni Allah menamakan dirinya 
sendiri dengan nama ALLAH sebelum memperkenalkannya pada makhluknya, lalu baru Allah 
menurunkannya kepada nabi Adam agar Adam memperkenalkan nama Allah kepada makhluk, 
dalilinya firman Allah Ta'ala : "apakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya ada seseorang 
selain Allah yang dinamai dengan nama ini? " dijawab tidak ada, istifham ingkari. 


- Yanatuttholibin 16 : 


slow « ul ale gu 33 Jo39 J3 yo slow wow Jl « ul ade sio ya mau J38 ul Iaaa J6 
ul au Jl sis dl Jal 080 yWIg dll Jadl Md30 d9 czuoi JsAl Ud3ollg oil D9 Yo 
vlung alas 2 sai pall (88 «3 JJ lal HJ dls lol ceolinog selowl JA 58 YS dilsuw: 
Ruas 2. slis9 cell IS yui, Lo sada 99 yua 1JES Alam Ul, 99 Mlwall HI sll Id » 9 
lam! JB yo Js3 Jos IdeJo aa uo yagonll Gilil diss 9d Jo dal ag BWG Ji slow 
daolwoll wc doua3 AJI. 


Berkata sebagian ulama :sesungguhnya pendapat ulama bashrah didasarkan pada bahwa 
sesungguhnya Allah membuat nama dengan nama namanya (sejak) azaly.dan pendapat ulama 
kuffah di dasarkan pada bahwa nama nama Allah adalah di buat manusia, pendapat pertama 
adalah yang Ashoh dan pendapat ahlussunah sementara pendapat kedua pendapat yang dianut 
pemisah dari golongan islam,karena memiliki konsekwesi bahwasanya Allah SWT di zaman azaly 
tidak memiliki nama dan sifat,lalu ketika Allah menciptakan makhluk,mereka membuat nama untuk 
Allah, sehingga seandainya allah meniadakan makhluk maka allah akan tetap tidak memiliki nama 
dan sifat. WALLOHU A'LAM. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/832178153471661/ 


3488. HUKUM MEMBACA KITAB-KITAB AGAMA LAIN 
PERTANYAAN : 


2 Ayatul Husna | 

Sg dl din 9 ASulc sll 
Terinspirasi teman non muslim hafal surat yasin, dan juga mengerti isi kitab-kitab Allah yang lain, 
numpang nanya : Bolehkah umat islam membaca atow memahami semua kitab-kitab Allah spt 
Injil, Taurat , Zabur. Jazakumullah khoiron katsir 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Injil dan taurat ,alguran adalah kitab-kitab samawi ,wahyu dari allah 
SWT kepada para rosulINYA,Namun karena injil dan taurat sekarang tidak murni seperti pada 
zaman nabi musa as dan nabi isa as, karena telah banyak terdapat tahrif didalam keduanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1554 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hingga bagi orang awam sangat sulit membedakan isi asli keduanya dan mana saja isi yang telah 
mengalami tahrif. 


Sikap seorang muslim dalam mensikapinya: tetap mengimani bahwa taurat dan injil adalah wahyu 
allah yang diturunkan kepada nabi musa as dan nabi isa as- dalam mensikapi isi kitab keduanya : 
Jika isi taurat dan injil relevan atau mempunyai ma'na yang sama dengan alguran,maka wajib 
mengimani dalam arti bahwa itu bagian wahyu yang diturunkan.Jika hal-hal yang bertentangan 
dengan al-gur'an, maka yang demikian adalah hasil tahrif. 


Abu Hurairah berkata : 


ade dl duo AU Joy Jl 4 Ala Jd dy sb Lai yadug « dil as Bls 93 yi LLSII Jal US 
(KJ) Jsila Gl sil sal Lil ) 1150389 « dd9S3 Yg JLSII Jal Igdnuoi Y : alus 


“Ahli Kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkankannya dengan 
bahasa Arab kepada pemeluk Islam, maka Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam berkata : 
“Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka”, katakanlah : 
“Kami beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu” 
(AS. Al-Ankabuut : 46) (HR. Al-Bukhari no. 4215|. 


Al khathabi memberikan penjelasan mengenai hadist ini, dia mengatakan:“Tidak ada larangan 
untuk MENDUSTAKAN mereka jika terdapat nash yang BERTENTANGAN dengannya, dan tidak 
ada larangan untuk MEMBENARKAN mereka dalam hal-hal yang ADA NASH SYARA' YANG 
SESUAI dengannya. Hadist ini, yaitu "janganlah kalian membenarkannya dan jangan 
mendustakan", adalah dasar wajibnya tawagguf (diam) terhadap perkara-perkara yang meragukan 
yang belum diketahui apakah shahih atau Bathil, dan tidak diketahui pula halal-haramnya..". (Al 
Manar Fii Ulumul @ur'an). Wallahu Wa Rosuluhu Ahaggu Wa A'lamu. 


Boleh membaca dan memegangnya walaupun tidak suci/punya wudhu 


albsall tai sole dindals 3 Soal paul 4 Sesal Anal JB Bolal 3d Jesdla Blog Um 39243: 
S3 olbilly Audi Bow pd ul Afita el yah @ yangllg ABIS 46 yo dB ole Usil lal und 3351 
Cusall (si dug le all so Al Jaw) Ul ade All AS yo »)9 log d9 WI Sowio 321 99 Iouoal 
gali! deNla BL 99 ngawi, 


2 Mas Hamzah 

Hukum melihat kitab-kitabnya ahli kitab dan semisalnyamenurut hanafiyah dan hambaliyah tidak 
boleh melihat kitab-kitabnya ahli kitab misalnya taurat dan injil baik orang kafir memindahkannya 
kepada kita atau orang yang masuk islam dari mereka. Imam ahmad bin hambal pernah ditanyai 
masalah membaca kitab taurat, injil dan zabur maka beliau marah, yang jelas beliau 
mengingkarinya, imam ahmad berhujjah dgn hadis nabi shollallohu alahi wasallam ketika melihat 
ditangan umar terdapat sepotong dari kitab taurat kemudian Nabi marah . 


Imam ibnu hajar menuturkan nas hadisnya, beliau berkata : umar menulis kitab taurat dengan 
bahasa arab kemudian beliau mendatangi nabi shollallohu alaihi wasallam dengan membawa 
tulisan tsb, Nabi membacanya dan wajah beliau berubah.seorang lelaki dari shohabat anshor 
berkata : wahai ibnu khottob, celakalah engkau, apakah engkau tidak melihat wajah Rasululloh ? 
kemudian Rasululloh bersabda : janganlah kalian bertanya sesuatu kepada ahli kitabkrena mereka 
tidak akan memberi petunjuk kepada kalian dan mereka telah tersesat,sesungguhnya kalian jk 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1555 | 


mempercayainya maka adakalanya mendusatakan kebenaran atau membenarkan kebatilan, demi 
Allah jikalau Musa berada diantara kalian maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku. 


Ibnu hajar juga menukil dari syaikh az zarkasi sesungguhnya beliau berkata :sebagian ulama' 
mutaakhirin tertipu , mereka berpendapat tentang bolehnya mempelajari kitab taurat karena 
perubahan kitab taurat hanyalah dalam hal makna saja.az zarkasi berkata : ini adalah pendapat 
yang batil, tiada khilaf antar ulama' bahwa mereka merubah dan mengganti taurat, sibuk dengan 
melihat taurat dan menulisnya tidaklah boleh secara ijma'.dalil beliau adalah marahnya Nabi 
kepada umar, jklau bukanlah suatu maksiat tentunya Nabi shollallohu alahi wasallam tidak akan 
marah. 


Setelah menyebutkan beberapa riwayat yang berbeda beda, imam ibnu hajar berkata :yang jelas 
larangan tersebut adalah makruh tanzih bukan makruh tahrim.kemudian beliau berkata : yang 
lebih utama dalam masalah ini adalah membedakan antara orang yang bukan tetanam kuat 
keimanannya, maka tidak boleh baginya melihat kitab-kitabnya ahli kitab, dan antara orang-orang 
yang tertanam kuat keimanannya maka boleh baginya melihat kitab-kitab mereka apalagi ketika 
akan mengambil hujjah utk menolak mereka. Wallohu a'lam. 
- Mausu'ah fighiyah guwaitiyah : 
logat log DUSII Jal LS 43 Jul 
20 - sub Gusi mac Jo cnc ul Jas LSI Jal HS 93 Jl yamg Nil all Abal dutill Ud: 
agio all yo gl JSI Ld Labs slow Ian Al dil yo sewa 89 Oku uc Lagi. 
ob ail9 wol d 559 SNI p dlsg m2 Uli 9539 sglo JasAl9 sll dsl,3 us sos Jis 9 
dasi slam lp Ol dll J9 mat Ely gili jp dab3 200 M0 SSI) lp lug le dll lo wall. 


alang Gale All ado Jul adl Y el Ayok Bls yo US jas Fair JB Capai Oi JAS ul 53 33 
VI Ula al Y elug ola oo Jay JS «yui abg ale Gil ola Gil Jgw A99 Liu Jeng 
seni yo OLI Jo Igdliai Y talang le AI duo All Jguwy Ji alang Gale Al Kolan AUl Jgn, A23 S3 
al JS lo Sya san gs alis lol aus lt IA Il Ss Jaka bg Spa ag 
su yl Al» 

JSI gan Gil gua Abad 9d al Hala Y Uli Had Lie clles Al 113, disle Saul all Ja, Sami 389 
(ole cdi OLS ala W sal Gl xgakg Isl) :Jsis odles dil s3. 


Ss3 SL Koni Las sel JB Ol na GI ye Kal oo SILI R 93 yAS cal J3 
Ialho9 1985 pgil IX X9 «lok Ja3 309 IS) Jl JB Lai cuma 93 Hall ZN 5 8, gill dalan, 
Su) sa R0 SL) ca plug Ale dil ala Hull cnA2 Sig selam yang Y laa la jay JlataYls 
cule afil as Kal case 5 anon! Yalgewsadl y8T all (3 jail 20 2 leah Anisa ee dll 


plug. 


assal Y usil es da II seba SAI9 JB dilito Gabus Curl) ioieio Ubl9) 52 cal 23 Ul asu. 
Ob dj asa Klan 93 yaSaal II 0 Jang Sol J yo ow Goiill Uluall 058 59 J9 Vlg JB 

Jis el de Ing Wall ade 3 JI adl alis NI dio ayu Yg 3958 Tas ILY el yo santi 

50 Ag Situ lay alus le All lo Sona Snail Soga gol Jlg cal gd yo luang lan dos 

Ong Y alug le Il olao Jom Jl H9 « lc lor jl s9 093 ld 3 jul los sdskicl NoJ9 cagdUS 

yo aw ISI Hg SS gd lo Jad 09 0950 Ja3 0 Ktu 8 aluag Ale All oo LB La ll ade 
oi Ag IS aa dio Ri Yao watu Bg deljall aula! 00 Seo Jagli yo An58S cell3 dio Tale 

JII abal ye Jl SI Jis malai. 


LINK DISKUSI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1556 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/832227316800078/ 
3502. ALLAH MAHA MENGETAHUI SEGALA SESUATU 
PERTANYAAN : 


2 Hamba Pendosa 
Assalaamu'alaikum, mohon pencerahan nya, yang seperti apakah tafsir ayat di bawah ini, beserta 
contohnya : 
1. - "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati/pikiran itu semua akan di mintai 
pertanggungjawaban.". (AS. Al-Isra' : 36) 
2. - "Allah mengetahui penghianatan mata dan apa yang di sembunyikan oleh hati." (AS. Al- 
Mukmin : 19) 
3. - "Sesungguhnya Tuhanmu selalu berada dalam tempat pengintaian." (AS. Al-Fajr :14) 
syukron.. jazakumullahu khair.. 


JAWABAN : 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


1. Surat Al Isra Ayat 36 
(YM) Seilus A2 GE alloh 2K SIGN 223 pall Jl ale ds gai 5 C3 V3 


36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, 
penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. 


Penjelasan 


“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya....... 
Maksudnya, jangan mengikuti apa yang tidak kamu ketahui dan tidak penting bagimu. Jika kita 
memiliki pengetahuan, maka manusia boleh menetapkan suatu hukum berdasarkan 
pengetahuannya itu. (Tafsir Imam @urthubi) 


Las Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya” 

Maksudnya masing-masing dari semua itu ditanya tentang apa yang dilakukannya. Hati ditanya 
tentang apa yang dia pikirkan dan dia yakini. Pendengaran dan penglihatan ditanya tentang apa 
yang dia lihat, dan pendengaran ditanya tentang apa yang ia dengar. Semua anggota tubuh akan 
diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. (Tafsir Imam @urthubi, Ibnu Katsir.) 


Allah SWT melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang pula 
mengatakan sesuatu berdasarkan zan (dugaan) yang bersumber dari sangkaan dan ilusi (Tafsir 
Ibnu Katsir). 


“Dan janganlah kamu mengikuti (Al-gafwu, maknanya adalah al-ittiba' yaitu mengikuti) apa yang 
kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang...” Hikmah dari ayat ini adalah memberikan 
batasan-batasan hukuman, karena banyak kerusakan yang disebabkan oleh perkataan yang 
tanpa dasar. Janganlah kamu mengikuti perkataan dan perbuatan yang tidak kamu ketahui 
ilmunya, dan janganlah kamu mengucapkan aku melihat ini padahal aku mendengar ini padahal 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1557 ) 557 


kamu tidak mendengarnya. Firmannya ,”Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak 
kamu ketahui ilmunya, karena Allah Ta'ala akan menanyakan anggota badan ini pada hari Kiamat 
tentang apa yang telah di ucapkan oleh pemiliknya atau yang dikerjakannya maka dia akan 
bersaksi dengan apa yang dia ucapkan atau yang dikerjakan dari perkataan dan perbuatan yang 
dilarang. 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


Ygiwo dis US elilgl JS slgla moullg Romll Ul ale Ud ul lo ti Ng) (36) 175 sU6 1. ( 

di N Joy yulc al uc Salb yul 3 ale JB 

Tn OA 

San olesi Ball 5 Sra033 

AS al ye dlu dil 3 ai plg Came Rawi plg Eraw3 J3 ala cul, Ji bls JB9 

llas JB le Jlsdl pdl 38 Sl YEL Jo ale Jb Ja ye Lagi ales dll ul 09353 lo y3o.A0g 
cupall KASI Ul UB Ullly SU cusall 933 « 12 laa) (al Ubll yag ul Ubll yo Lu Igusal) 
Oni bae Saul SN SA Ul SI Cuoll a93 4 Igar5 " del Aula yui dsb sggl iw 083" 
Silau yadlg Gali dasi udin ul doll aga HIS lala abi yo Repuall 9. 

aga Upi Sal lugu (SI (Nai de JS yoljally moslg pam Yo Lliuall oid isl (ella JS) U333 
Selull JBS clh "Ko slilal Jlostul aunug lpa8 Jac lacg ac Jluig doball 


- Tafsir Aurthuby : 


GI | 232 'yp | Yoiwo dis US dilal JS slgdllg moda Rowdl Ul de UI ad lo Hi Ng 1 Sllsi J3 
Jiluo Kw ! 

Romi dl Cilg Lgomg | 3 dala cal, J1 : isa JB . diy Yg ali Y lo gas Y SI Sis Ng : adal 
O8g de ud ad lou dl H3 N ? ddlao JB . - lagic Jl 5) - valc usl JB, Jai J wil Kode 9 
gai 3 usa : gw bg. 2953 Sola 9 : Auto al s0n0 J9 . lu - lagi WII 95) - vas ul 

pw 9 Dual dule - Jai ding : JbUL Sisilla capai adl Iuolg . Aoi LS » gilall 9 adal - : 

yaa 5 adl nol 3 1 Kw Jp . Lol Lusi Y SI Un go ati Y3 Lol gigi Y DLS yg sal siy ai 
lu Ul uwolsad 983 X9 ca 


2. Surat Al ghofir : 19 
(YA) 35wall 93) log sy Tik Aap 
Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. 


Berkata Ibnu 'Abbas memberikan contoh penglihatan mata seorang yang khianat: "Seorang laki- 
laki berada di tengah-tengah kaumnya, maka lewatlah di dekat mereka seorang perempuan. Ia 
memperlihatkan kepada kaumnya bahwa ia memejamkan matanya dan tidak melihat wanita yang 
lewat itu. Kalau kaumnya tidak memperhatikannya ia membuka matanya melihat wanita itu. Tetapi 
kalau kaumnya melihat dia, ia menunduk lagi menyembunyikan pandangannya. Penglihatan 
khianat yang curang seperti itu, Allah SWT mengetahui bahwa di dalam hati laki-laki itu 
tersembunyi niat ingin melihat aurat wanita yang lewat itu. Begitu juga Allah Mengetahui apa yang 
disembunyikan di dalam hati. Hal ini dijelaskan juga dalam ayat lain, sebagaimana firman Allah 
SWT: 


pal Ol ac Wl3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1558 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.(@.S. At Tagabun: 4) 
Dan firman-Nya: 


all anley 09x gl AS 925 H8 lo Igasi | 


Artinya : Jika kamu menyembunyikan apa yang ada di hatimu atau kamu melahirkannya, pasti 
Allah mengetahuinya. (@.S. Ali Imran: 29) 

Kalau yang tersembunyi rapat seperti bisikan hati, diketahui oleh Allah SWT, tentunya lebih-lebih 
lagi yang nyata yang ada di sekitar kita yang ada di langit dan di bumi, yang diturunkan dari langit 
dan apa yang naik dari padanya sebagaimana firman Allah SWT. 


api log agaral uw lo al 


Artinya : Allah mengetahui apa-apa yang di hadapkan mereka dan apa-apa yang di belakang 
mereka. (@.S. Al Bagarah: 255) 


Dan firman-Nya : 


usilsti log 9 si lo aleag US) Al9 Clglowll 93 Lo alas 


Artinya : Dan (Allah) mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan 
mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. (@.S. At Tagabun : 4) 


Dan firman-Nya lagi : 


lg os log slowll 00 Jis log lpio H1 log SDI 53 ab lo aleu 


Artinya : Dan (Allah) mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, 
apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. (@.S. Saba: 2) 


-Tafsir Ibnu Katsir : 


lebuls «elu guna busa AW Ade ye Oli s3 (9m AS log cus dil Al) : Jg3g 
dgiiy9 « sladl Ga AI yo Logo « agad Jodo yul yana $ Lesabolg 1118 « Ld a59 Hutno « ld yang 
Sagbis lo alang « Gilol Wxul Ulo Will ul du Jl Mb «ol 3 Wil lu yo Wal 0 081 9 « Ol gti 5 
oi mall pilsall yo » gol bls ale . 

pg499 « pagi Cal Jal lc Is Ja JI 9dg (gal sa log cuS AI dus Aku): JB 59 yuls uu JB 
1548 « Jas) Ialac 1548 « xac Igilos 1518 « Lal 5) Iglac 58 4 sluwoll il yall agag Y oi gl « eliwall il ol 
sila ul ual ola) . k23 lc Rabi Jt ul ss al ul yo WI gl! 383 | Leis 0 wov J s5 Isis 
Siya8g sol br al dg cal, 1 Ja Jl Jaa « Jas 9d (cs du): Jali Jlao . 

doli99 « Sdlao JB I5S9 SY al dll 5 Jo dlu al yo Ji TI Jd : yubc upil Jleg . 
OX Al lag soni Jd leale Wa cl ISI lea (og rall Kn log ) : Jg3 98 yul cal JBg 

dan gam Ol 50 1 «SI (gaada log) 1 Sal Jl . 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura40-aya19.html 


- al-tahrir wa tanwir 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


- Tafsir Ibnu Katsir 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1559 ) 


3. Surat al-fajr : 14 
soal ah UI 
"Sesungguhnya Tuhanmu selalu berada dalam tempat pengintaian." 


ALLAH menegaskan dari zaman dahulu perilaku kita selalu diawasi, apabila sudah melampaui 
batas maka akan dikirim utusanNYA untuk memperingatkan mereka, dan selanjutnya akan 
ditimpakan adzab kepada mereka yang tidak menyadarinya. 


- Tafsir Aurthuby : 


IkosdlW el) ul: dlu dpi 
and uga Y lal Gusb de Sl : J9 » do 09 small JB 4 Y3lsy 05 Ulwl JS Jac mo.y Sl. 
JB ybs sal uc Jual Sg,3 . AJ sonllg (Aly ) d5 gw H9 0150 389 . Sa yall : soal 9 m0 yag : 
Asli Bolos adl sb ob & sls UB «Ulu ye Bola Jal Sic lidi Ulas « sll gam pie ole Ul « 
Ily dal JI Sl 5 Lag la UB «0S JI ye Jl pi WIWI ol js les el UM Dll ye Jl pi 
lagi es UB 4 s0edlg NI yo Jl pi» Twolell dll jl Y els UB ylAoy (45 100) sai al US 
Sollag 4 Allaoll 52 Jl pi » Asad tadi 3s Lag es UB «nd iko yo Jl Ai. doll dll js 
db) ol - dag se - Api SIM ml yo LA dio yuli yaitd LS dallo d cl yo XI : slio 
diloI Lga3 8 big « an Jl Lgu Bai 3 bliS ONE Lae pie was daya Sei J9» ss all 
| | 0 lbs Joko UJI 233. 

S9 Romy SI sn ol Lal 4 yuls va yes - alel dilg . d,olg dis jg Ain Sl 1 U. 


alasy XS Sbd «ado wlg pellaci aleu SI (S4) 9 « Adlgaig pellgal ( Bow ) 0m Jai Ik : US. 
Sis dy gal 058 153 Gil Sus us 900 S9. sloyal : Jk S eh) ul : ad J3 ul oa ya ye3 
slaall Isa 43 Jd yS.c.: Soisoll JB 5325 Ll bololW ek) ul : J3 « AXI add &b sub ) xi! « 
Jidl Rotog «0 SL doll Ga SU em US yul Mual SI dy» US 1 lal yo Ju IL gi yo LAM Ul 
aabuisb gadis slgail ! 


- Tafsir Thobary : 
http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya14.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/833500133339463/ 


3508. SIKSA DAN NI'MAT AUBUR BAGI MAYIT YANG 
TIDAK DIKUBUR (REVISI) 

PERTANYAAN : 

2 Lummatul Aisyie Az-Zahra 

Assalaamu'alaikum. Ada seorang muallaf bertanya tentang seseorang yang mati lalu tidak 


dikuburkan, misalkan dibakar atau dibuang kelaut, apakah mayyit tersebut masih mendapat siksa 
kubur ? Mohon referensinya, Syukran 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumsalaam. Semua mayit yang dikehendaki disiksa atau diberi nikmat maka semua itu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1560 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akan tertimpa pada mayit sekalipun mayit tersebut tidak dikubur, seperti dimakan binatang buas, 
ikan laut, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Keterangan dari kitab Tanwirul Gulub halaman 59 - 60 : 


1-01 yo Ud us 

gl al ulu al eludl WSI gl oil al ESL 8 Euall 3S HIS yo gios X9 wAdI9 29 uidl alas 3 
wlsaJl Lal los! (au dapil )----aJ 9109 osis! 399 € wall U)9 189 Ya Soo y0l eh « 8 SJ 953 
Jlia al saia ad al ad Joolal Lo db down gl le oles dl ll Cu JS V3 al AN sil all mela 
dub Cyo JS ja. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/837109936311816/ 


3509. KELAK HEWAN MENJADI DEBU SETELAH HARI 
KEBANGKITAN 
PERTANYAAN : 


? Sanusi Uci 
Assalamualaikum, apa bener kalau arwahnya hewan menjadi debu setelah mati. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, ya jasadnya hewan setelah dibangkitkan di hari giamat akan menjadi debu : 


Dad seal 0S MDA NU US UB LES US Jago Lusl : GL la J9 1 WS ul dasi 
aga pl GISIL saung 1 JB (9 otw Agao Ol Ai ses yo JSI 8 li 3 lo Slip pol XI) : Ug3 yg 
S1 JB ebi yo clan SSL ul diogg ll Ide yo gla8 « sd K3 salollg calgoll3 pilaal « doa 

Cr 4d lc9 20 IS 459) 389 « (40 : bull J (LL cuS gun W) : ASI Jaiy ellala . UL 5 yusS : Jai 

| 


J 


2 Mas Hamzah 

Idem dengan kang ghufron, menjadi debunya kelak setelah dibangkitkan dan diadili,ini menurut 
ibnu umar, sedangkan abu hurairoh mengatakan setelah semua makhluk dikumpulkan. Lihat kitab 
tafsir al gurtuby : 


SAY Ac usg lg ailaadlg Olga ig «adal X0 KH)AI Wx0 dobill a93 US ISI : ac vol usg 
J8 lin Koba yo E 53 158 « Lginloi sb jall Sladl yo soal ilal Laik Kb « ailadl uu LoLodl : 
v1 gya 04 UU 09 Bd ul yS OgHIg bb cus gai | : SSI Jaa dls sus « li yusS - 
gal SS. dl rang Id 920 « (2511 9019 sugall Jlgsb 8 Sl ) DLS y3 ob,S3 333 - agic Ul s5) 

bias JB « Gol Jl sae bis JB 4 Ka 2 Kalu Lao JB, RL Ly S050 Ly Jos las : wall 4205 
oya WI ul: JB dng gal US £ MDA MLS SAI 0g 0x SA25 Uus JB «Jago 
WS guid b ISI Isap ) dls »ig9 « UL5 ssusS saboll Ailgal Ju Ai « ulwilg Lilo @ld yo ae HS 
duliS wal Jd guial b : JB loS « casal Jis: Ul KS id L 1 as3 JB . (Ll 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/837913849564758/ 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1561) 


3510. ARWAH MU'MININ MENGUNJUNGI KELUARGANYA 
SETIAP MALAM JUM'AT 
PERTANYAAN : 


2 Bang Zafran 

Assalamualaikum. Saya pernah denger dalam suatu pengajian, bahwa orang meninggal arwahnya 
akan pulang ke rumah tiap jumat malam untuk minta didoakan. Yang jadi pertanyaan saya, 
adakah rujukan dalam gur'an atau hadistnya? karena setahu saya orang meninggal disimpan oleh 
Allah sampai akhir kiamat. Mohon pencerahannya ya, saya masih belajar, terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam Kitab Ihda tsawabu Aira atul Guran Lil Amwat : 1/174 
disebutkan dalam risalah pertamanya : Hadiyatul Ahya' lil Amwat: Lil Ali bin Ahmad bin Yusuf bin 
Ja'far Al-Hakkari (489 H) , disebutkan : 


gill 50 pgall Jay lag C0 el YI dasd 103 Ula Jlj- (1174) calsoW Ulil Bel, calgi elsa 
5 489 Ss Sg Suga op Sa2l 3 ade aloU (283 Joo ade LSI, 

in wali Kala 3 JS TOL tanu tgn La cas SS Gas us aul bus 

JB JB Bd yul US KUIS )I ur Kw90 uc Kag ul US AS all cg0 0 Mc uc So el 
Ball) JB Sosgall lil Ig L Sapi log 5 « ((sSbigal 19381)) salug le dl lo dil Jaw» 
elesll3)) 


Telah mengabarkan Abu Abdurrahman bin Al-Husain bin Musa As-Salami secara tertulis, ia 
berkata telah menceritakan Abu Al-Gasim Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi dari Ali bin Musa 
Al-Bashri, dari Ibnu Jarih dari Musa bin Wardani dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah bersabda : 
Hadiahkanlah bagi orang-orang yang meninggal diantara kalian, kami bertanya: apa yang akan 
kami hadiahkan Ya rasulullah kepada yang telah meninggal? Rasulullah bersabda : shodagah dan 
Do'a. 


ebay gitu Lal elo cl Ato JS « agak usegal alaa 0 ))) #nlug @ule All adan All Jowo JB 
su lule Igaloci “sbl)39 wi Jdl9 SaJ99 wal biss Ligxay pgio sal9 JS Solid pgisug AD) 9x 
KE 1 IAII Saba 0 Lutu 8 UG “3 yi log dbs A89 dlu ,£ Igos)l9 digwii Yg big S9 Al 505) 
ul dis ls Ul Jl (ami gl Soo gl sem lule Iglsw Ng Il S3) bgo5 8 padi 99 Jagb 
Saiil Jet 0 ul usai Hi cUgaii Yg elioNS Iggowul LAU lc L ololaslg obi sus 49 .Wliol 35555 
Ulunlg cb uo) iniiog Lulo Yl9 ylo3 Gall ye lolisiog CA del 99 Gas al US9 ciu 99 Ll ul 
gl Sue al ada bale Isaac celadlg Il JI yo L20 SI agio xs19 JS S3Li3)) :JB « (Lulo Ulil 
175 yel dial) 2JB Hi Ain « Nana lg plug Gale Ab ala Al Iga, 648 JB (SI 
sgala Ill w9olia9 03Su A)) 3JB « ((ooowdlo pasill asu Loro) Ig Lo lu aus 03 Lgi ASIN gs 
An aa Sa Aa Tn 


Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin datang setiap malam 
jumat pada langit dunia. Lalu mereka berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka. Masing-masing 
mereka memanggil-manggil dengan suara yang memelas: “Wahai isteriku (suamiku), anakku, 
keluargaku, dan kerabatku! Sayangilah kami dengan sesuatu, maka Allah akan merahmati kalian. 
Ingatlah kami, jangan kalian lupakan! Sayangilah kami dalam keterasingan kami, minimnya 
kemapuan kami dan segala apa yang kami berada di dalamnya. Sesungguhnya kami berada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1562 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam tempat yang terpencil, kesusahan yang yang panjang dan duka yang dalam. Sayangilah 
kami, maka Allah akan menyayangi kalian. Jangan kalian kikir kepada kami dengan memberikan 
doa, shadagah dan tasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami, sebelum kalian 
sama seperti kami. Sungguh rugi!, Sungguh menyesal! Wahai hamba Allah! Dengarkanlah ucapan 
kami, dan jangan lupakan kami. Kalian tahu bahwa keutamaan yang berada di tangan kalian 
sekarang adalah keutamaan yang sebelumnya milik kami. Sementara kami tidak menafkahkannya 
untuk taat kepada Allah. Kami tidak mau terhadap kebenaran, hingga ia menjadi musibah bagi 
kami. Manfaatnya diberikan kepada orang lain, sementara pertanggungjawaban dan siksanya 
diberikan kepada kami”. Masing-masing mereka memanggil-manggil sebanyak 1000 kali: 
“Kasihanilah kami dengan satu dirham atau sepotong roti!” Lalu Rasulullah menangis, dan 
kamipun (para sahabat) menangis. Dan kami tidak mampu bicara. Rasulullah bersabda: Mereka 
adalah saudara-saudara kalian yang sebelumnya berada dalam kenikmatan dunia. Dan kini 
mereka menjadi debu setelah sebelumnya berada dalam kenikmatan dan kegembiraan. 
Rasulullah SAW bersabda: Lalu mereka menangis dan mengucapkan kutukan kepada mereka 
sendiri dan berkata: “Celakalah kita! Jika kami menafkahkan apa yang kita miliki, maka kita tidak 
akan membutuhkan ini”. Lalu mereka pulang dengan penyesalan”. 


2 Yai Abdullah afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, nambah ta'bir dari Kitab Fatawa ar Ramli juz 6 halaman 67: 


0952 all bab SE LKsI3 lb 33 Hand AJ IK 9d pgdll adl yul Lil 523 Jb lg 5 (Jitu 
SAI Jis Ya adi J3 Areal Ab Lila 48 ol all wali Ja3 lal 55 wali lgilg « lean 

LB3S ge3li JB 553 ssall sila Kl 99 amal adl 29 332 mna Kali 43 5 3 dl ( UBB 
BI Sie Fan9 99 Adollusl ll gas Yg dl Oiile G0 BSN US) 98 533 sisa @lo5| Gl dll Jal 
BISA Goisis JB laa Jal USA mill Ja 2003 gia Osualng desa Al Kog-053 JG all 


sus SJ Ijin Ka 299 Law 593i ole 89 Col3 b Ud sil sluSYI € UP 


9 H6 583 0 gaslg «A08 Raw3 Hall & Ale 2S oo ll Ol ade Ji SENI3 Eos gal Gl JBS 
SBI 9 USB UB ole JII EL il G0 Gani Isag SS 9 Sg Y Tila « 2d 469 elagall 3S 
Jin 399 ls kBo 5d yag AKu gile 35 laguso wde Aluall Aku ISI CiSy LL ALoio yag Je 

AJA ve lelah Ha ye ab Gak 


Kei acara. KN AAN MAKAN NE PERAN KE AP TEA WA SEAT 
dobe3 Gaal agi usa JB. 

842) S3 3 lali 5953 Ibas yul WI 553983 al3l ale drad US by 2355 Ll s8 389 sub dl JB 
AN asia adl Ash Alas JGA G5 ea ls « Sasa 3 id aslo G Gl. 


Imam al-@urthubiy berkata : Dikatakan bahwasanya ruh-ruh mendatangi guburnya setiap hari 
Jumat terus menerus. Dan telah datang riwayat bahwasanya ruh-ruh mendatangi rumah 
keluarganya pada saat-saat yang dikehendaki Allah. Wallaahu A'lam. 


? Mas Hamzah 
Lihat juga fatawi haditsiyah ibnu hajar : 


lil Cus dug Lgoga9 daa aj oa db) Ya Is alas ac KALI db, PLP", kal 1339. 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/591516177568466 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1563 563 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/837234822965994/ 


3517. BUAH KHULDI DAN BAHWA MALAIKAT TIDAK 
MAKAN DAN MINUM 
PERTANYAAN : 


2 Chikado Lukime 

Assalamualaikum. Mau tanya tentang : 

1. buah khuldi yang menyebabkan bapak adam as turun kebumi , dan 
2. apakah malaikat makan dan minum ? Makasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam 
1. Tentang Buah Khuldi 
Para ulama' berbeda pendapat mengenai buah khuldi ini, 

a. ada yang berpendapat bahwa itu adalah buah anggur, 

b. ada yang mengatakan bahwa itu buah kurma, 

Cc. ada yang berpendapat bahwa itu adalah buah tin, 

d. ada yang mengatakan bahwa itu adalah beras atau padi. 

e. ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah biji gandum. 
Pendapat yang benar (menurut ibnu katsir) dalam masalah ini adalah bisa saja salah satu dari 
buah tersebut atau bisa saja tidak karena Allah dan Rasulnya tidak menyebutkannya secara jelas, 
jika kita tidak tahupun tidak masalah. Pendapat inilah yang dipilih oleh ibnu jarir dan yang 
diunggulkan oleh imam ar razi. Wallohu a'lam 


- kitab tafsir ibnu katsir 


lo 1 dell d8d H3 Wis 389. a3N Olsiolg ale WII yo ybs 943 (Somad osn Lgi Ng ) : Jg3 lolg 
ST & 

JB ISS9 La SIN ad - All Male - al Lgic Lagi all 2 pall yul al US «Gis yac | Sawi J3 

um Ly A0509 « Douud uy bag « sugiullg « Sowllg | yu NW 

ul us bo yeg9 “ale ul uc. Il sud usg Illo ul us 03 3 Md - Lsul - Sawi JlS3 

abisll lgil dagu ac jig . poSII gd (doaiall os Lt Ng) 1 Abal yo yul US « doKuo 

bias « ulos uoy gal Lido « gawe HI 8 om C3 Jeclowul up S050 Lia : abs gal ualg 05 upl JB3 
SD - Hull ala - pol Lis tai all Pal : JB, yubc cal us « Dal ar 


UP Aa VC 4 202 Ly Jlgioll 2 « balas Ly ym 0 « Job Gala ine cal bila : dal as 
ain 9d 5 JB « yals ujal YS «sus. 

adl ad JB yuks yal yg « ddlao ye « aleo yg « all Jal yo J2 02 « Ilbuwl Yono Jb. 
ESAS «maulid Lia «pad Ul Us ale Lia «Md Ul U4 salad dag : HP ul Jp 

Ob spill Handy « pal Lgio JSI sid Bond ye lay abal gal ll LS yubs ya ol «ui Kau Yo Ja, 
adillag 4 Alia 1983 «All Ale «Al Lgic gi gali Pot ye sada: SJ ol al AKI . as laaic 
| dan jll 9d9 psi basis Ub wal Ol ye. 

wes lang «ybs 3 M0g « Jllo galg « dal dulasg « Ai 3 d9 € Saul owl 0 sd EA, 
ol gula. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1564 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8 Lio dll USI3 «all gd! Jai US ul: tin 4 d3 00 « Ud! Jal uAK UC « lb! Lx Ie20 JB 
dual yo ololy apl 0 uall « sill WSS dll. 

asi : JB (d5 0d Lis Ng) 1 Slllo yul US «mas 0S « Sagill yliw JB3 . 

BP og bali JB dg . di : JB (doll osd Lk Ng ) : H0 yc « dal Jb. 

Gladi Yoo wis Lis JSI go al ca “all sal ae yi ru JI se Sl 5223 ol Jl 

Jai Asin 03 Ld9 Lsow ! JB LLg0 us was MS Ly Jas lia : G5 JL 40 JB9 « Wan dinll 93 53 
» yA 0 less Lusin Ligun6 Bt CulS9 | Boatdl JSI ye olgig « dini dis 95g pol lil Saul lol « 

Gi2953 pal lgic AU Lgi ll Byoill 9H9 dl) 4) lol AL ai Ld US9 

dad 0d uut 99 dim Jl 043 . 


asi Lgi Oli Jas al jl 1 Jitu ol db 93 Lalguallg : lil Aam) «233 Ly ia gal Hoa po JB 
Haw Sh brc ale Yg « lgio YSB « loyal sila ys9 « dil Jasa yo lesu bau SSI 0 Agya 
ct 1 d3 83» dnyomall dial 30 YG UE 3 el ade Na Aoa Au Ad all IS ea le wal 
BI cal elg « Lgin iol3 CSI ul sila » call Bm cu Jl 4 Las Bam Cu? Jii3 sal oa 
wal 53 Abd an, dig |. alel Wlg «4 do 0x51 d Jdls dgb lg « Ade 4 Jali gay ale 
Ulguall 9d9 « dS9 omi 9 SULIT. 


2. Apakah Malaikat Makan Dan Minum ? 
Malaikat tidak makan dan tidak minum, sebagaimana keterangan kitab tafsir ibnu katsir : 


JK op WIL das op adl al Lir Solagdl HBD Ly S050 xp S2 Lir» mulai ll gol LelJl JB9 

OS ola yy sllac UC palu v1 Ul gk UC Lao Ly I020 « Ulas gal sas Sono v4 abs Lir ywowad 
39 USU bid adl av Cubel lu, L JB Sl « ul JB alug ule AU ola ui ye 900 y Ul uc 
JB W JesB ln aed Cal WS3 geli Yg sisi Ng JS Ng Idody Rumi SIS Ugmubg Yg Ling 
S3 SJ UB yeS Saw US yo 3 lo Jas N. 

Ju OA Ge US S3 kos asa sa Kasi 
Ello xp dl did KpaSIII 19) Ly 092 Vamow HAL Lp BAU Ly M2 ulois suias yes Jl uc uu 
abi SL agile5d asl sis KsS9 Lidls lu) : 18 4S Nol « Ol JB mg Uule Al ala Al Joo 1£ 
SS yo WI Jai Ao USU img Ugolu JloaJl yg 29 slall yong jug OLI gw Ulil 90 hg 
AC yo 959) yo Ud CSAi9 Saw Wils yo Jesl Y Ja9 30 All J3 8,5 NI Wg Ludll ad Jos Luss 
USS" 


Al-hafidh abul gasim ath-thabraniy berkata : ahmad bin muhammad bin shidgoh al-baghdadiy 
menceritakan kepada kami, ibrahim bin abdullah bin khalid al-mushoishi menceritakan kepada 
kami, hajjaj bin muhammad menceritakan kepada kami, abu ghissan bin muhammad bin mathraf 
menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari shafwan bin sulaim, diriwayatkan dari 'atha' bin 
yassar, dari abdullah bin 'amr, dari Rasulullah shollallohu alaihi wasallam, beliau bersabda : 
"sesungguhnya para malaikat berkata : "wahai Tuhan kami, engkau telah memberikan dunia 
kepada keturunan adam, yang mana mereka makan, minum, dan berpakaian disana, dan kami 
bertasbih dengan memuji Engkau, dan kami tidak makan, tidak minum dan tidak lalai/bermain- 
main, maka sebagaimana Engkau menjadikan dunia bagi mereka, jadikanlah akhirat bagi kami." 
Allah berfirman : "Aku tidak menjadikan orang sholih dari keturunan orang yang aku ciptakan 
dengan tanganku sebagaimana Aku berkata kepadanya kun (jadilah) maka kemudian ada/jadi.". 


Dan ibnu 'asakir sungguh telah meriwayatkan dari jalur muhammad bin ayyub ar-raziy, al-hasan 
bin 'ali bin khalaf ash-shadilaniy menceritakan kepada kami, sulaiman bin abdurrahman 
menceritakan kepada kami, 'utsman bin hashan bin ubaidah bin 'alag menceritakan kepada saya, 
saya mendengar 'urwah bin ruwaim al-lakhmiy, anas bin malik menceritakan kepada saya, dari 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1565 ) 


Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda : "sesungguhnya para malaikat berkata : "wahai 
Tuhan kami, Engkau telah menciptakan kami dan Engkau telah menciptakan keturunan adam. 
kemudian engkau menjadikan mereka bisa memakan makanan, meminum minuman, memakai 
pakaian, menikahi perempuan, menaiki kendaraan, tidur dan istirahat. dan Engkau tidak 
menjadikan demikian itu satu pun bagi kami. maka jadikanlah dunia bagi mereka dan akhirat bagi 
kami." kemudian Allah yang mulya dan agung berfirman : "Aku tidak menjadikan orang yang Aku 
Ciptakan dengan tanganku dan Aku meniupkan ruhku padanya sebagaimana Aku berkata kun 
(jadilah) maka kemudian ada/jadi.". (kitab tafsir ibnu katsir, terj. oleh Penawar Rinduku). 


- kitab tafsir al baghowi 


salt 3, Ia (laba SSL N ) 4 yah wal MY Iolasl Sig Abg (Iisa ) «dal 2 SI ( Adililess log 
Ala SL Liu Adlilan Ji ASN Jw ll Jani al Jaa « (7 : 00 ) (alel ISL Jaw Jl Isa Jlo) 
bus 43 (pss IgiS log) 


) 


"Dan kami tidak menjadikan para utusan, jasad yang tidak memakan makanan, ini merupakan 
bantahan/penolakan terhadap ucapan orang-orang kafir : "mengapa utusan (rasul) itu memakan 
makanan?". Allah berfirman : kami tidak menjadikan para utusan, malaikat, akan tetapi kami 
menjadikan para utusan, manusia yang memakan makanan, dan mereka tidak kekal di dunia". 
(tafsir al-baghowi, terj. oleh Penawar Rinduku). Wallohu a'lam bish-shawab. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/836569576365852/ 

3523. SIFAT HEWAN MELATA YANG KELUAR 
MENJELANG HARI KIAMAT 


PERTANYAAN : 


2 Chikado Lukime 

Assalamualaikum 

1. Mau tanya tentang hewan bumi &l5 5, XI yang dalam surah nami ayatnya lupa 
2. Mau tanya tentang malaikat pembawa arasy das 2 Jl adakah ? 

3. Arasy apa benar berada di atasnya surga firdaus ? Makasih ustadz 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Jawaban No. 1 
Dalam surat an nami ayat 82 Allah berfirman : 


(osis N Usbb I9iE gali Ol Kai v5) G0 WS Ad US5SI Aeile Jail 253 Isis (82). 
"Dan apabila perkataan (ketentuan masa kehancuran alam) telah berlaku atas mereka, Kami 


keluarkan binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa manusia 
dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami "keterangan dalam kitab tafsir ibnu katsir : 


Tm Lai 3 um lo us JS yo lead lal Ul: Jsia « Ais WII 5) «bund Ll Row dil : 0 yul uc 
ai All ud) 1 all yul UE niaga! sand C9  daLAI all Jio  ! yulg cal J3 » LSI « 
Bu SIS Gasal pas aa Lela sasd ih CAS Ld laga jala saw lal ul Last 2 Jaa: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1566 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oi vla leak) ? JS dala Snog dl sn al 0 2 ul JB sila yul ual olgog » leili 2 log « 
us) leiglg camat yo ld ng « oles Gis ledic9 « el UD lin « JB US LeiSI9 es Las lensa 
leh Patas | Wil oaluato JS 0 «sy pil33 Laasl989 « UiuS HS lesid9 «Hd mol Li Lolsg «03 


Dari abi maryamsesungguhnya dia mendengar abu hurairoh berkata : sesungguhnya binatang 
melata itu padanya terdapat semua warna, jarak diantara dua tanduknya adalah satu farsakh bagi 
orang yang berkendaraan. Ibnu abbas berkata : binatang melata itu seperti tombak pendek yang 
bertubuh besardari amirul mukminin ali bin abi tolib rodhiyallohu anhu sesungguhnya beliau bekata 
: binatang melata itu mempunyai bulu, bertubuh pendek dan mempunyai kuku tebal (semisal kuku 
kuda/sapi ), tidak mempunyai ekor dan mempunyai jenggot.dari ibnu zubair beliau mensifati 
binatang melata tsb, beliau berkata :kepalanya adalah kepala kerbau, matanya adalah mata babi, 
telinganya adalah telinga gajah, tanduknya adalah tanduk menjangan, lehernya adalah leher 
burung unta, dadanya adalah dada singa, warnanya adalah warna macan tutul, punggungnya 
adalah punggung kucing, ekornya adalah ekor kambing dan kakinya adalah kaki onta, jarak 
diantara dua ruas tulangnya adalah 12 diro', wallohu a'lam. 


? Yai Langlang Buana 
Wa'alaikum salam. No 2 
www.piss-ktb.com/...!3085-perbedaan-arsy-dan... 


vw lo daya Gile Lag « Wlolowll H9 dinda « didi H93 WLAN Joss sils3 Jul emil 93 Um 3 


Mila 9d sgm Seto) SAI amal ye Bols Sell 53 Vas Ul Leul 25 AI9 elowll uu LS ui yo JS 
Obgkoll Stw 989 Jl ade dls 9D9 « 4/Jloll alas . 


Telah tetap dalam syara' bahwa arsy mempunyai empat tiang yang di angkat oleh 
malaikat.sesungguhnya arsy berada di atas syurga dan syurga di atas langit tujuh, di dalamnya 
terdapat seratus derajat, jarak antara setiap dua derajatnya bagaikan jarak antara langit dan 
bumi.dan juga sesungguhnya arsy dari segi bahasa adalah penggambaran dari singgasana bagi 
raja.maka arsy adalah singgasana yang mempunyai empat tiang yang diangkat oleh malaikat, 
arsy bagaikan kubah bagi alam da arsy adalah atapnya para makhlug. Wallahu a'lam Bishshowab. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/841824239173719/ 
www.fb.com/notes/842929199063223 


3525. HUKUM MELAKSANAKAN DAN MEMPERCAYAI 
RITUAL ADAT 

PERTANYAAN : 

2 Ahmad Kakange Jafar 

Assalamu'alaikum, Mbah saya mau bertanya : Sebagian masyarakat kita terutama orang orang 
tua kita bila anak cucunya ada yang sakit, terus ia taruh dekat ari-ari yang dikubur antara lain, 


sisir, kaca, air putih, lilin,dsb. Apa maknanya itu mbah ? Apakah termasuk syirik atau cuma adat 
orang jawa saja ? terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam, syirik atau tidak syiriknya tergantung i'tigodnya / keyaginannya, kalau 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1567 ) 567 


menyagini bahwa hal tersebut di atas punya pengaruh maka dihukumi syirik, bila tidak meyagini 
punya pengaruh maka tidak apa-apa. Wallahu A'lam : 


SSI ol 206 1x0 pada ym dagu Girls sll cos Ak 

Se Eokull YN Ula» sll alim D8 dil gl stel lucu ISS agya ISS dl Jd s1 J5, Jlu ISI (Luo) 
dl US « ulu sei uc AS yul 53 Usia you dus 3 leh Lay ai page kicl Uc 
Sric 1x93 Jas sc All 38 3309 5S ac ISS & ab il Ul Sal S3 UII Siap Y ul stisug Jet 
mal sil Jl ssi UBS yo d2 aga sil dis yo de Jang adl cs Eyag Ad ya 
39 Gale yo a93 log Jadi ema JB ld 9539 swondbg Jo Je U LAI aa yo Dual sal wil o lillao 
AA Ab plutiwdl yo gag el slsicl Jay N agild 39 Kuas g sosial ya WB, 0d dl yo WSII 
logic WI 91S) yulc cplg MC Gis gi SB Lis saga H abal Aloo og 


58 140 Mall dini 

S Jl gudeg ghillo HI Leilumwo 9 JG Uoidlg JSNI 9 plg JUS Apbell Ulil ul asicl 303 
Gito Sub lp SS) all Bola NB AS oa lh dl abs Gs al lap AS 5g Lan Lela 
MC gadi ad AJI Wil dadu Go bis NI asasi Jas Sy al ul yaLWI Ad jisdl Ju saill Jing 
Jl 313 tak mna Wicusy ko: 1256 Ulung la Ou des wall 3. 53 sulung Ab 318 
Ml 3d ji3oll « ulasiel og doll SS ade LSI clwiNl Ll 20 Si 8 Ul ASI all sll 0,3 lau,s 
Al sa Ul os Wl yoga 989 Led Tao Cuma Sole lo Klu g Ulas ey Jeng 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/838045162884960/ 


3527. PENDUDUK SYURGA DAPAT MELIHAT ROBB-NYA 
PERTANYAAN : 


? Iyaan Pangeran Blega 

Assalamualaikum . . . Ada pendapat yang mengatakan "Allah bisa dilihat" ber hujjah dengan 
firman Allah : "Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri seri, kepada Tuhannyalah 
mereka melihat (gs.al-giyamah .75). Dan ada lagi pendapat "Allah tidak bisa dilihat" dengan dalil 
firman allah : "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,sedang dia dapat melihat segala yang 
kelihatan. (gs.al an'am (61:103). Pak ustadz/ah mohon penjelasannya. Bagaimana untuk 
mengumpulkan dua pendapat yang berbeda ini ? Terima kasih. Wassalam 


JAWABAN : 


2? Yulizon Bachtiar Armansyah 

Imam Nawawi mengatakan, artinya kalian akan melihat Allah secara nyata, tidak ada keraguan 
dalam melihatNya, dan tidak pula ada kesulitan padanya. Seperti halnya kalian melihat bulan 
(purnama) ini secara nyata, tidak ada kesulitan dalam melihatnya. Yang diserupakan disini adalah 
cara melihatnya (tidak ada kesulitan), bukan Allah diserupakan dengan bulan (mempunyai bentuk 
dan ukuran) (Syarh Shahih Muslim, Nawawi, hlm. 136-137). 


Al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit (w 150 H), salah seorang ulama Salaf 
terkemuka perintis madzhab Hanafi, berkata: 


diss USS Yg Aa Yg Gis Do A98) APU BUSI 8 Abg Ugiogall Olg9 BSI 99 S5) dls d3 
diluo ARIS 9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1568 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Allah di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya ketika mereka di surga 
dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan bagi-Nya, bukan 
sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah (artinya bahwa 
Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, 
samping kanan ataupun samping kiri)” (al-Figh al-Akbar karya al-Imam Abu Hanifah dengan 
penjelasannya karya Mulla Ali al-Gari, h. 136-137 ) 


Al-Imam asy-Syaikh Abu ath-Thayyib Sahl ibn Muhammad asy-Syafi'i (w 404 H), seorang mutti 
wilayah Nisafur pada masanya berkata: 


99 -allei “A53 J yasaii Y ay 4 mual Mniiig Agl mu "UgoLs" Ji Sglual! Cuball Ul Tani caK0w 
Aga 3 Soy d Oil Gasa all ASuAsU mu Ng Aga” 


“Saya telah mendengar asy-Syaikh Abu at-Thayyib as-Sha'luki berkata dalam menerangkan hadits 
tentang Ru'yatullah (melihat Allah bagi orang-orang mukmin). Dalam hadits tersebut terdapat kata 
“La Tudlammin”, al-Imam as-Sha'luki mengartikannya bahwa kelak orang-orang mukmin di surga 
akan melihat Allah tanpa tempat dan tanpa arah, mereka ketika itu tidak saling berdesakan satu 
sama lainnya. Orang-orang mukmin tersebut berada di dalam surga, namun Allah tidak dikatakan 
di dalam atau di luar surga. Karena Allah bukan benda (yang mempunyai bentuk dan ukuran), Dia 
ada tanpa tempat dan tanpa arah”. (Pernyataan al-Imam as-Sha'luki ini dikutip pula oleh al-Hafizh 
Ibn Hajar al-Asgalani dan kitab Fath al-Bari dan disepakatinya) 


Penduduk surga kelak, ketika dosa telah tiada, ketika hijab dibuka, mereka akan melihat Allah 
dengan mata kepala namun langsung menghujam ke dalam hati sehingga terlihat bukan dalam 
suatu bentuk atau ukuran karena tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya 


Selengkapnya silahkan baca tulisan pada 
www.fb.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/penduduk-surga-melihat- 
allah/843847045638105 

atau arsip tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/08/28/di-surga-melihat-tuhan/ 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Surat Al-Giyamah ayat 22-23 : 


(23 22 #dobillj (BU k33 dll @ d.6U Soy 0953) 
Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka 


melihat. 
Ayat-ayat yang sama yang menerangkan bahwa penduduk syurga akan dapat melihat robb nya 


(24 - 22 #ntilooli) Kapil BLS A4d3S9 99 H5 (23) Ugolah sll SE (22) asi wal SNI Uh 


Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar 
(syurga), Mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari 
wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka memandang semua 
kenikmatan yang ada dalam surga, dan tiada kenikmatan yang paling besar selain melihat wajah 
Allah subhanahu wata'ala. 


Surah Yunus ayat 26. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1569 ) 


(26 #uwisal 405653 cok Iis C3) 
Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. 
Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah sebagaimana ditafsirkan 
oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Dari Suhaeb: Rasulullah bersabda: 


Ti Sde33 sam Al Usa SSI Lab Ga Kog II Al Jai JB ASI Gali Ja JS5 ISI 
J9 38 A13 adl JII Go kel US iis Igloel la UJI CinK3 "JG SU G0 Wi53 Wis Ws " 
(26 wol (55453 Sia oil cash “VI vd JG 5 


Jika penghuni surga sudah masuk ke surga, Allah berkata kepada mereka: Apakah kalian 
menginginkan sesuatu nikmat kutambahkan untuk kalian? Mereka menjawab: Bukankah Engkau 
telah memutihkan wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke surga, dan 
menyelamatkan kami dari neraka? Rasulullah bersabda: Kemudian Allah membuka hijab-Nya, 
maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai dari pada kenikmatan melihat Allah 
'azza wajalah, kemudian Rasulullah membaca ayat ini ... . (Sahih Muslim| 


Surah Gaaf ayat 35. ' ' 
(85:31 450 Wala 8 Uoslin lo Ke ) 

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki: dan pada sisi kami ada 

tambahannya. 

Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah sebagaimana Rasulullah 

sallallahu 'alaihi wasallam menafsirkan ayat 26 surah Yunus di atas. Mari kita fokus pd surat al- 


giyamah 22-23 : : ' , 
(23 22 dokall) (i55U kp ll (22) 545 Sing 0959) 


Keterangan Mufasir dalam Tafsir Ibnu katsir 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari ra., di dalam Shahih-nya: “Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb 
kalian dengan kasatmata.” 

Dan telah ditegaskan mengenai penglihatan orang-orang Mukmin terhadap Allah SWT di akhirat 
kelak dalam beberapa hadist shahih melalui beberapa jalur mutawatir yang ada pada para imam 
hadist, yang tidak mungkin ditolak dan ditentang. 

Hal itu didasarkan pada hadist Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra., yang keduanya terdapat di dalam 
kitab ash-Shahihain bahwasanya ada beberapa orang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kita 
akan melihat Rabb kita pada hari Kiamat kelak?” Beliau menjawab, “Apakah kalian merasa sakit 
saat melihat matahari dan bulan yang tidak dihalangi oleh awan?” Mereka menjawab, “Tidak.” 
Beliaupun bersabda, “Sesungguhnya seperti itulah kalian akan melihat Rabb kalian.” 


Dalam kitab ash-Shahihain disebutkan dari Jarir ra., ia berkata: “Rasulullah SAW pernah melihat 
bulan pada malam purnama, beliau bersabda, “Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian 
seperti kalian melihat bulan ini. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan (oleh perasaan lelah/ 
ngantuk) dari mengerjakan shalat sebelum matahari terbit dan tidak juga sebelum tenggelamnya, 
maka kerjakanlah.” yaitu shalat Subuh dan shalat “Ashar. 

Masih dalam kitab ash-Shahihain dari Abu Musa, ia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: 
“Ada dua Surga yang bejana dan semua isinya terbuat dari emas, dan ada dua Surga yang bejana 
dan semua isinya terbuat dari perak. Tidaklah terdapat tirai antara suatu kaum dengan penglihatan 
mereka kepada Allah SWT melainkan terdapat selendang kebesaran pada wajah-Nya di Surga 
'Adn.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1570 ) 570 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam riwayat Muslim dari Shuhaib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika para penghuni Surga 
memasuki Surga—beliau bersabda—Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kalian mau Aku beri tambahan 
sesuatu? Mereka pun menjawab: Bukankah Engkau telah membuat wajah kami berwarna putih. 
Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke Surga, dan menyelamatkan kami dari Neraka!” 
Beliau bersabda: “Maka Allah pun menyingkap hijab, mereka tidak diberi sesuatu yang lebih 
mereka sukai daripada melihat Rabb mereka (secara langsung). Dan itulah tambahannya.” 
Kemudian beliau membaca ayat berikut ini: “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang 
terbaik (Surga) dan tambahannya.” (AS. Yunus: 26) 


Begitulah, setelah cita-cita dan segala hal di dunia ini kita telah raih dan kita lakukan. Ujung- 
ujungnya kita cuma perlu bertemu Allah SWT, baik di persidangan hari Kiamat maupun insha Allah 
di taman-taman Surga nanti. 


- ka Ibnu Katsir : | 
SI (BOB Lao all ) «B9 0 AB ito dago Gis (SI « daud yo (&xS Siogy 0929 ) ! lks JB pi: 
das adll s5 ca 339 "bls AS) Ugniiw ASIL "1 ono Hd. dll Aas) « S)Wull olg) los Llc ol: 
Yo lg ya 9 Canada at ts Gb Abuall Cup 93 BSI Jl 43 Ja9 3 al 
dl SG dawalala LAB be as Les sel aa DAA Sai 
us SIB" JBL AIO" Stubuu lgis9 va Jail9 uns USS usolas Ja ": Jb3 $ doball 
Jla3 pal All 20 SI akug le WII lan WII Iga) yi : daa mm ia "ss KS: 
1280 “221 Jb V9 yanill Elo UB P0 sale Igles NI ala UI « sal Ia ya le KP) Us KI 
1 Yo lis " 2 akug ule AU lo Al Ja, JB : JB gug0 yul US Krewall 5d3 " Igle38 lgsg 
ALI dy ML AU dl lg lb gl yng pat Uu lag «lag lag lagu! 4.28 wp litss « las log lgi 
Jal Jas ISI": JB ahag le Al so yul uc « £ Gg US | Cakan sL AI 9dg ." ye did 3 Ag59 ale 
dsall lilssi all $ Lagng yAwi All: yalatd S Saul Uni Uaduyi oles all Jis "1 JB" dial dll 
Hola ll 93 « pgn3 dl alel 0 gal) Karat Uas Igloel ad «coban La "1 JB" Sl yo Lasig ". 
(26: uaios ) (25459 crwl Igiwol cai) : al odd Ju pi 
sii - doll clone 8 sing - " bAy uaindall lay All al "1 dina 0d sala US «akun SIN 633 
NN ne 
JB ya gp 40 «dis ul pns Lia «ul 1 dal ae isa 1 Haloo gl Lisa : soal elo Jep 
3 LAB Sg « dias ll AS 3 Jul Asi dinll Jl good ol "3 alus Ale dll adan All Jawa, JI 
Obs0 psi JS dll ag ll Jl Asin pekat lg » dong Gala ol alas «ola S5". 


Hadits yang menerangkan hal yang sama, diantaranya: 

- Jarir bin Abdillah berkata: Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, dan 

beliau melihat ke bulan di malam purnama seraya berkata: , , 
"Ahn Hd ugolai Y Gabll Id Gani laS (ASI) Ugdiw ASI " 


Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak 
saling berdesakan untuk melihat-Nya. (Sahih Bukhari dan Muslim| 


- Hadits Abu Sa'id Al-Khudriy. 

Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam: Ya Rasulullah, apakah 
kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Rasulullah menjawab: Iya. Apakah kalian saling 
menyakiti (berdesakan) untuk melihat matahari di siang hari tampa ada awan? Mereka menjawab: 
Tidak. 

Rasulullah bertanya lagi: Apakah kalian saling menyakiti untuk melihat bulan di malam purnama 
tidak ada awan? Mereka menjawab: Tidak. Rasulullah bersabda: 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1571 ) 571 


"adas 89) 98 Gonlai LS NI ddoball a07 IS3 3S All A33 4d Gadai lo" 


Kalian tidak akan saling menyakiti (berdesakan) ketika melihat Allah 'azza wajala di hari kiamat, 
sebagaimana kalian melihat matahari atau bulan. (Sahih Bukhari dan Muslim| 


- Hadits Abu Hurairah. 
Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam: Ya Rasulullah, apakah 
kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Rasulullah balik bertanya: Apakah kalian saling 
menyakiti (berdesakan) untuk melihat bulan di malam purnama tidak ada awan? Mereka 
menjawab: Tidak, ya Rasulullah. 
Rasulullah bertanya lagi: Apakah kalian saling menyakiti (berdesakan) untuk melihat matahari 
tampa ada awan? Mereka menjawab: Tidak. Rasulullah bersabda: 

"USS Gg KI" 
Maka sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti itu juga. (Sahih Bukhari dan Muslim| i 


- Hadits Ammar bin Yasir. 
Rasulullah sering membaca do'a ini . 
elu uc & dik oJl Gasal d3 Rar sll Jill 3 tuls wall 5 visa 3 $y3 aitul sal Pa) 
alan dis X9 d aA0 


"Ya Allah .. sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kehidupan yang baik setelah mati, dan aku 
meminta kepada-Mu nikmatnya menatap wajah-Mu, dan aku meminta kepada-Mu kerinduan 
bertemu dengan-Mu tampa ada kesulitan yang membahayakan, dan tampa ada cobaan yang 
menyesatkan." (Sahih Ibnu Hibban| 


Teks hadits pertama bisa dijumpai dalam Fathul Baari: 


Ball Lea) ol 8 xl Sing 09259 cllas all J33 LL 

6997 olao guill Sic Lugls US JB 45 uc wd 0S Jeclowl US asidg JIE ira ysc uu 9000 Lian 
UB Wp) gelas Y Jadi Id 9 LS AS) 9Jiw ASII JB pall Al soil adl Abi SI alug le Al 
(ale swoddl 9,& Ji 10109 seal Elo J3 6D ade Igules Y ol pisloiuul 


| 1:3, du bll 

Siogy 0929 Oles all Jo3 ob : Jg3 | 434 110 (433 15511 432 10611 431 101430 255 

LP Sbb Anonog AD 169 5 abollg Sd0 9 402 Ly 0 Kapal low) siy AS (Babbb les) dl Buol 
obia ya sio Wall Ja sus Ul JB mug ale All alan ywll 0 Jac al ye" HS yul us susi Taob 
2959 IL AI 1 JB" iso aga JS 3 Ja CU) Ang 3 Jia Ul Uji pel UI «di Il So yi 
Sab 00 Sal baal «All ag 98 aga JS las JB Hb lean all slwallg Kak JB 8 Lb Singa 
dila all Jbi ya : asilg Jill gs Uli uc uc as,l3 33 0S Jul oaml US plat uy Kugun0 
Autis 9 9S Aga adl Jia yo Oles Ul ac ago SI « dim CI 5 uauo 0) 9 Aou2ig Aox59 Asl9 519 « 
sal on ellall ac olg 9 le39 20 Jail al gs Ssl9 ya£ al) « uy£ J9 «Mc us Siojill as, I5S3 
alas X9 : JB « Lsul g3go y0c yul US Salao Uc si uc Susi olg.g « 89890 Jas Ll Lc ui uc 
JB sagi 0S Julwl us Job dayl yo Wo” 0 spl ass 1 WS use So3ill m6 lsalao 48 S5 hal 
"lego ang uc Jaul uu ll ac Gaob og" J0 upil Karo 


Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al An'aam 103: . IN NaN In 3 
JuSJl Gublll sd9 pkl IA sdg jovi aS,Si N (103) 


Sesudah itu Allah swt. menjelaskan hakikat dan keagungan diri Nya sebagai penegasan dari sifat- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1572 ) 572 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sifat Nya yang telah dijelaskan pada ayat yang baru lalu yaitu bahwa Allah di atas segala-galanya. 
Zat Nya Yang Agung itu tidak dapat dijangkau oleh indra manusia, karena indra manusia itu 
memang diciptakan dalam susunan yang tidak siap untuk mengindra zat Nya. Sebabnya tiada lain 
karena manusia itu diciptakan dari materi, dan indranya hanya menjangkau materi belaka dengan 
perantaraan materi pula: sedangkan Allah bukanlah materi. Maka wajarlah apabila Ia tidak dapat 
dijangkau oleh indra manusia. 

Yang dimaksud dengan tidak dapatnya Allah dijangkau dengan indra manusia ialah selama 
manusia itu masih hidup dalam dunia. Akan tetapi apabila ia telah mati, ia akan dapat melihat 
Tuhan. 

Nabi Muhammad saw. bersabda: 


Wild Lei99 yaad ymodll 95 LaS9 pad Al 20ll 925 LaS doldll agy ASI) U9yiw ASI 


Sebenarnya kamu akan melihat Tuhanmu di hari kiamat seperti kamu melihat bulan di malam 
bulan purnama, dan seperti kamu melihat matahari di kala langit tidak berawan". (HR Bukhari dari 
Jarir, Sahih Bukhari jilid IV, 283). 

Allah swt. berfirman: 


S6 Lap5 HJI(22)655M dingg 095323) 
Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannyalah mereka melihat. (@.S 
Al Giyamah: 22-23) 


Kemungkinan melihat Tuhan di hari kiamat, khusus bagi orang-orang mukmin sedangkan orang- 
orang kafir kemungkinan melihat Allah tertutup bagi mereka. Allah swt. berfirman: 


90325) Dio9 Reao UC Agil XS(15) 
"Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat Tuhan 
mereka)". (@.S Al Mutaffifin: 15). 
Sebaliknya Allah swt. menegaskan bahwa Dia dapat melihat segala sesuatu yang dapat dilihat, 
dan basirah-Nya dapat menembus seluruh yang ada, tidak ada sesuatupun yang tersembunyi 
bagi-Nya, baik bentuk maupun hakikat Nya. Di akhir ayat ini Allah swt. menegaskan lagi bahwa 
Zat-Nya Maha Halus, tak mungkin dijangkau oleh indra manusia apalagi hakikat-Nya dan Allah 


Maha Mengetahui segala sesuatu betapapun halusnya sesuatu itu, tak ada yang tersembunyi dari 
pada pengetahuan-Nya. 


Isi asli dari tafsir/terjemah yang dikeluarkan depag, namun dimuat sebagai jawaban di HUDA 
SARUNGAN 
http://huda-sarungan.blogspot.com/.../447-tafsir-surat-al... 


Kesimpulannya : 
Ayat dalam surat al-giyaamah di atas terjadinya ketika di akhirat. Dan dalam surat al-an'am terjadi 
di dunia ini, wallahu a'lam. 


2? Imam Tontowi 

Untuk yang surat Al-Giyamah itu menjelaskan melihat Allah di akhirat nanti. Sedang untuk surat 
Al-An'am menjelaskan keadaan kita di dunia, dimana kita tidak bisa melihat Allah, itu adalah 
ketentuanNYA. Monggo tafsir At-Thobari dalam menafsiri Surat Al-An'am ayat 103 : 


bund 4S nd Si 3S ul 19 Sig eu3 Jl Hrga Id 93 JSI iso #Alkoll 0D gl Jaa 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1573) 573 


culgig al dos) bul susu 05 la» all dual ding 2 2959 d3 |eJatis R3. 
mo dindl Ja 31 Jail Tupuois alug ale Al Kalo ABI Jaw, 00 Lng) ll JSI 99 agaas Jab 
plug Gde Al ala All Jom) J3 yo SI y3S ul Logdlsg ilgixo0 pads SSI kali dokall agu. 
dls 98 Igilg pl2AL Jas 50 All ole H3 JI Sio Ji pelsic Ul 190038 sagloic adl ad Jill loo 3 
iban  Igale pgil Igoc5 Lo Jl yo US9 Wal Sim Aga yo A8 Jail Ig SI9 #lgngaill yo V9.12 
ki bs Y Wb ar lo 99 lgub lo YI Unit SJ pdoloul Igany ad Agil Jail 50 ellS al, 
ag lang SI Ola CulS UB Ig d2 539 LAS Lging diy UB satiule loo Lulo su US los :I JB 
Abang A89 elly MnDI P9 16 . Is950 gulali US € ul 59 388 cagall Sola 33 lo 95 ac doll 
LS UN Sai ul oa Ula wo ul Sslg IE Lulatillg Bb Jl Laale 5953 Kadi alus NI Vla 
USS ol Sd SAI all ya3 #3 AYI Say ol ati Ula y09 Ul9NI jai Ul Elaw Ula wo 
mon el I jie 3S ol Md ALE Jb NI Atsiollg OlgudNI Ilyas Raw AH Ul Lil 
Sib a8 ul in Log 3 Ul Long0 0,3 Uli Ul 5 Ul sil 48 US lag #8 lg dl ,sL VI 
iso ul Go90 0S ul. 
Alioll 09 Jal JB9 -S 35 Les 23 YI 98 log ebi 98 WS soul S3 Y #eli3 suso !y9,SI JB3: 
3 #eAgall Kd ya JS, 
JB dai imo ata JS As H3 Us 3 US Ula JIN #lOlB ul ISd pedal Alkali os Jal Jiclg 
2 uls Iyan 48 duleg ououl lol dg ol 4 Uni 0 a20 Jah « ol sil 4 al dld9 Ailee ssl yo MJ 
ag Dog Ul Ul as aig :IJB Low ad loss dalah sil Jl aula lo dag LB A13, LS lab lan 
J3 JlsS dls US Islg #IIB A3) AS 30 42 J gdg babb All USS ul Jlses LB db ll dobll 
Yossi ade jani Si J3 k ul ano9 53 SolSi3 Isi WII oles 98 3S « ul sil ye 
ssi 8 All US Sl 8539 ll 43 pad alay 99 bini 99 js ji Y :oliso Ul9 casosll ade 
TBU les) Ml DS Sing 0939 #giy dio diiliwal Lo. 

fokus : 
AS si Lili 5551 98 lolg ebi 193 SESI jauh Sa Y tell soino 'u9,sl J3. 


Wallahu A'lam 


LINK ASAL 

www.fb.com/groups/piss.ktb/836218759734267/ 

3530. CARA MENCINTAI BAGINDA NABI SHALLALLAHU 
"ALAIHI WA SALLAM 

PERTANYAAN : 

2 Chikado Lukime 


Assalamualaikum. Mau tanya bagaimana cara mencintai nabi Muhammad saw sedang melihat 
pun tiada pernah ? Makasih ustadz 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb, cabang iman ke 14 dan 15 adalah mencintai nabi Muhammad SAW 
dan mengagungkan derajat baginda rosul 

Kitab @oomi' Thughyan Hal 6 : 


Kilo elu AS Lo lina Jasalg "ad pulas pi elus Kung 


Cintailah nabimu, kemudian agungkan derajatnya: dan kikirlah dengan agamamu selama dilihat 
perbuatan dosa bagimu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1572 ) 574 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rosululloh SAW bersabda : 
casan! wldlg a99 oJ99 Jlog Wadi 0 dl Sl y3SI is ASaSI Uu X 


Tidaklah beriman salah satu diantara kalian sehingga ia lebih mencintaiku lebih dari dirinya 
sendiri,,hartanya,anaknya,orang tuanya dan semua orang. Yang dimaksud dengan kata (wWl 
adalah selain yang telah disebutkan seperti kerabat, kenalan, tetangga, sahabat dan lainnya. 


Cinta kepada Rosululloh SAW adalah cinta kepada Allah SWT,begitu juga cinta kepada Ulama 
dan kekasih-kekasih Allah yang bertagwa. Mengapa demikian ? Karena Allah mencintai mereka 
dan mereka mencintai Allah, dan pada hakikatnya tidak ada yang berhag untuk dicintai kecuali 
Allah semata. 


MENJUNJUNG DAN MEMULIAKAN DERAJAT NABI MUHAMMAD SAW 


Dalam hal ini hendaklah seseorang mengetahui akan tingginya derajat nabi SAW, sopan santun 
ketika menyebut nama beliau, senang mendengar nama dan hadits" beliau, memperbanyak 
membaca sholawat dan salam kepada beliau, dan bersungguh-sungguh mengikuti sunah beliau 
SAW. 


La all gu el J9 Aigany pd9 Agan UU UN eliiNlg ella La elliS9 AU Lu ac 3D Jgwll ng 
Ol gu Kebal Goiiwuo Ng WI XI pilcodll 1593 dis GeriIL Uguno 0 48 Jl ag laug Jb 

plg Hilal S49 V5 dowul #lawg 0,55 SusydAI cl yg 0738 ole G0 Ul ayo liw )38 mulas 
Vii ELl 99 wuisug Ac. 


WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/843161162373360/ 


3531. TANAMAN YANG DICURI ATAU DIMAKAN 
BINATANG BERNILAI SHADAGAH 
PERTANYAAN : 


2 Mus Lim 

Assalamualaikum, apakah benar kalau makanan kita itu dimakan hewan maka kita akan 
mendapatkan pahal, kalau memang benar bagaimana dengan babi yang memakan tumbuhan kita, 
sedangkan babi diharamkan menurut ajaran agama islam 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Rosululloh SAW bersabda : "Tidaklah seorang muslim menanam 
tanaman kecuali apa yang ia makan darinya adalah termasuk shodagoh,dan apa yang dicuri 
adalah shodagoh.". Dan masih dalam riwayat Imam Muslim : "Dan memakan darinya manusia, 
hewan, burung kecuali akan bernilai shodagoh sampai hari giyamat.". Dan dalam redaksi lain : 
diro Jl unIS NI sega Ag 
"Bahkan apapun yang memakannya akan bernilai shodagoh.". Yang penting ikhlas, tidak ndumel , 
semuanya akan menjadi shodagoh. Wallahu A'lam. Lihat Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1575 ) 575 


Ka Soll Lb 989 le, US UB «Mal Joe gag alwg le All aa Al Ig, We ai bo Ul .alB 
Ilgallg wunbual lole lesi 48 | UNI: J9 Sdyalall 0,53 LS NS33 WB UNI «ox Jac UN « lekas « 
dilol& AJ Jasy Ji ory Jasu ya SA Ulg - al dl Joni sen maa Kao Buas Oh 
all adan Al Iga JB 1 JB Ac Al LS) le 0 Cui 389 « oi,S3 lal Jual del, JL uluiS oil lg 
an 035.21 X9 1 dn dio Tas Log 1 ro Jl dio JSI oU NI lu yuyg0 aku yo lo |: alug le 
plwol! yw ey DG |: lsul awal Gul9) 589 « An DI ) y3 LOG « S0 aw olg, ( Oro dl, 3S NI 
unyu NY Lal luad lg) 989 | Foil ag dl Aro JS NI sub Yg dls Ng Ulil dio SSL Lu g 
akuog Soal olg, (tr Jl Ci YI sagit Ng £ ld Ng € Ulil dio 4 JL Len E50 Yg Lung aluo 
Jekalla wwl alg3 ya le. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/842662202423256/ 


3536. MACAM DAN JENIS SYAFA'AT NABI MUHAMMAD 
SAW 
PERTANYAAN : 


2 Syafeg Alvin 
Syafa'at nya kanjeng nabi kepada Sesama manusia itu berupa apa aja ?? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Macam-macam syafa'at Nabi Muhammad SAW 
1. syafa'at dalam keputusan hukum ALLAH 
2. dan 3 syafa'at pada orang yang amal baik dan buruknya sama kemudian dimasukkan surga. 
4. mengangkat derajatnya penduduk surga 
5. masuk surga tanpa hisab 
6. meringankan siksa 
7. izin masuk surga terdahulu bagi bagi orang mukmin dll. 
Keterangan senada bisa dilihat di : 


| V 1 v2 dasi lu VA! y0 gl sasis 22 - VIVA GAJI dlauul 

Jilu ox yo wa Male WI akao lum WI « wall 99 « sJdgAl aclawull : J9dl Esill | 283 13 

sndolkaya lenuny (Sama Y) gan mes maletall Olalo dilasalla Fla soale 

| An lk (rena amal Aas 

Riind « gilinug peilins Lglut 8 algil 99 ag le dil ko cl ' dell yo Ulbilg yuli es 

jala Yu Ob Ll ag ol s8 og ala d9 4 dil ola ng 

US lo 438 | 289 112 | lg9 dial Isu yo Ula» LS) Hd ala lo AU al aci : BJ El 

Naa aan 
(an) 

AnlSo Lypag €sill Ig) Sesi ol ways 4 Lalu ato Andi IslSay ul plsil 03 deliadl ! uolsll Egi 

as Uk sana ul ada al al lebat pala Ga 

| (osn )) 98 30 Unallg «Ul. 

5 alis de Situ ul lb yul ang 3 diclitS | didiuy yas Ula Hii 93 Aelktdl " molull £ sil 

Asal ) cueill deli meski ln3 ? oles JB 83: JB UB 3 gal Kd S3 ag BSI 93 sub JB! 

A8) did slsan3 Lai s2 4 WA « yan gall ilac gas LS «Jul yo A3 3 daan YA JB. 

An Ae Ae 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1576 ) 576 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dinll 9 gas Jal bi» JB dang We WI ad WII Jaw) le us WII LS) wil 
Wallahu A'lam. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/837721449583998/ 

3556. ALASAN ALLAH MENGUTUS NABI PADA UMUR 40 
TAHUN 


PERTANYAAN : 


? Ansori 
Assalaamu alaikum, ya ikhwan kenapa ea Allah itu mngutus nabi pada umur 40 tahun kok tidak 
pada umur 25 atau 20 dsb....??? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, sebabnya adala karena umur 40 tahun itu batas puncak 
sempurnanya pikiran, pemahaman dan akal, serta dengan umur 40 tahun tersebut tidak akan 
berubah tingkah lakunya. Wallohu a'lam bis showab. 


dng3 JoS9 Alis gali SI" dia sauol Rs " Jajal cadug 1533 es "amal gb ISI oi 1 oi al di 
ca yA al le ye ac We sugiy Y ul Jla9 dala g 


LINK DISKUSI : 

www.fb.comlgroups/pissktb/840762082613268/ 

3565. MENDATANGI DUKUN TIDAK DITERIMA 
SHOLATNYA 40 HARI 


PERTANYAAN : 


? Aji Baskara ' 

v3 a97 23 9 So ll 
Apa benar orang yang merdukun alias minta embel-embel biar dagangan laris atau kalau taman 
panenanya biar dapat banyak Sholatnya tidak diterima selama 40 hari ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, mendatangi dukun dan bertanya kepadanya maka 
sholatnya tidak diterima dalam 40 hari 

- kitab syarah nawawi ala muslim 


Je 08 Alus GIS il Ya JB ag Gile Al loo guill 5 alag le Al ol guill ala) LsK Yg 
al Gasal 2x0 Jl Jus 
Dari sebagian istri-istri Nabi shollallohu alaihi wasallam Nabi bersabda :" Barangsiapa mendatangi 


'arraf, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu maka tidak akan diterima darinya shalat 40 hari. 
Penjelasan imam nawawi 'arraf adalah termasuk salah satu dari bermacam-macam 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1577 ) 577 


perdukunan.menurut al khitoby yang dinamakan 'arraf adalah Orang yang mengetahui keberadaan 
barang yang dicuri, barang yang hilang dan semisalnya. Adapun tidak diterimanya sholat 
maksudnya adalah tidak mendapatkan pahalanya sholat walaupun sholatnya sdh mencukupi utk 
menggugurkan kewajibannya serta tidak berkewajiban utk mengulangi sholat. Wallohu a'lam. 


Giaa 3 SSI Lal (AI Isi dita Al Jika Al saia G2 dub G6 il yg) : Alus Alle AU al d3 
dana yK3 820 odol SA 3d Ala : 0469 ulasll JB. YESII elail das J9 Lila « Ly 

ladg313 « JLAJ yKo3. 

adl lpa0 2S) V9 Ae pasal bgitu gd U333 CS 3 3d Ula Y Gl land dl J3 S6 lol, 
ses Jb ISS , 3 Olgi N CSI3 « sluatl) dituo D A0 dgrasall yaa 9d Ddkuall 0D sabu « b5l| 
ubud Gile Ki Je Ge33 JL yul ISI 4 UbalIl yo 123 Las 503 : Ig « Lusi « 

1d Yo 9 X3 « suWll G33 Jail Jua3 doowato ya 98 ball I56 . Alai 9o53 « US yo all bgi 
033 UI Gas ola Hole lal sal Yo Ab N dl ade Uakiio elalall JG cwasll IS$ 43 Jadll 
53 Jel ailg . abhi. 


- Syarah miskatul mashobih 

Yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari adalah orang yang bertanya pada dukun dan 
membenarkannya, adapun jika bertanya dengan tujuan menghina atau menipunya maka berbeda 
lagi. Sedangkan dalam riwayat at tabrani : "Barangsiapa mendatangi dukun lalu bertanya 
kepadanya tentang sesuatu maka ditutup baginya taubat selama 40 malam, jika membenarkan 
yang diucapkannya maka telah kufur". Wallohu a'lam. 


Sdgall JB, (Sel ) disllo 989 el Jl uan (SL al yo? mlag Aula Adil las - AI Jo, JB : 
Sasill JB abad Yam 053 Cun! 9d dll 9d9 « pia 9D : Ugal yg « Kubllg HI 35 : 
USo9 Homuoll yo 48 300 cola SI gd Li : 0129 yuli JB. WII elail los yo IL 

WAS gl el sai Ang dc lu yo DU Taro a59 ade : SI (so uc dls). lad big Jl 

“Sy3l dslaJ obil yoc jLisl dasllg « uc id 4d dsllo Sillg . 


sdg aiclas gl Olgll ale Lo N Cus JleS Jaa 2 Sl on sang Cl demy : (Ji al) 
adl BLS dua 999. Sob. (All asus ) 1 Api3 « agiudl : (10k) Ulum adl UNI seb 
ai ye Ulah la ul yo : abilg Ala yo yul all 909 - BSI din yo Sl Al uasuyl d3 
Jl dn» Ld Will Jlacl ul dl Botul Call 33 4 4S JE la Sawo UB «Ay sil uc Kuna 
cat yo WI Jtis losl ? diloww Vg3 WI tu Jadi 


2 Ghufron Bkl 
- mendatangi dukun dan mempercayainya maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari : 


cas Do dit J IL il 50 | JB ul alus 9 ul dil Lao dil gw 10 R0 383! JSI HS 
ARA eng oa all Iya aloo | ala dalan | lsoa | 


- kalau menyakini bahwa hal tersebut di atas punya pengaruh maka dihukumi syirik, bila tidak 
meyakini punya pengaruh maka tidak apa-apa : 


SBI 015 206 110 wadia piwadl duey Yiolgs sll sos Ale 
ag Eylul Ud Ol95 all alisu NG Atull gl ain ausu I5S ag al IS dl Jd s5 Jap Jl ISI (Aluo) 
al US « ol ul asia uc El al SSS9 siy word uc JB Lab Lay dis jaya oli aliicl uc 

Sric es Ja 30 dll sd »535all3 5S xic IS gg ub toll Ul syal sg dll NI gp Y ul atisug Jats 
mall sila Jl Big UBgkoll yo Ld uEg asal sil kisy yo ade Jasy AJI elo Cyag A3 yul N 
3 Gale 50 sn95 log Jd ena JB LD g2i9 wuodbg Joe U LAI ago Dul ual widl9 lillao 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1578 ) 578 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PYSNU pladitusYI y0 gag es stel Jav Y ella. ceilbasiallg yua yag LBLS yad es yo SI 
lagic WII 515) yulis uplg Mc dis Lagi 383 lgic gioll dub dos y0g . 


58 110 pall dini 

Sl gudeg ghillo SI Leilumo 89 JG Uodlg JSI 9 pul JUS Apbell Ulil ul asicl 03 
Gito Sur lp SS al dl Broo Ng8 AS oa lh dl al Gs al lap SAS 5g Lan Lesba 
MC godB ad AJI il dadu do bis NI ame Jos Sy adl Lb sll d jig Ju cai Jing 
Jl gd lgi gua Y Cusy Uli lo5 db lgilung Lalu vw Jas LSI dll 3D »55all disi yag adi 
Ml 9d ji3oll « ulasiel 0g doel XS ade lg clNl LL 20 Si 8 UB ASI all dls 0,3 lu) 
ol all ss Ul sa Wl yoga 949 Led Ta Cuma Sole loh Klg Ulas ey Jeng 


- agar terhindar dari syirik harus meyakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah 
yakni yang memberi mudlorot dan manfaat hanya ALLAH.: 


YA 5 U Udi Jiwo! dusu 
yo Sati 93 BD il Siisug 29011 98 oles dll gam LS do US UB 45 049 all uw bulugil Jas lol 
LAI BW 9 dl « ul bi go ago #49 ole dl al age dani la U « Ola SS s3 Ul Usa 

bud Abad LS lg dy ac BW 9011 4 330i. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/855596807796462/ 


3571. SYARAT MASUK ISLAM 
PERTANYAAN : 


2 Faisal Ali Mausul 
Assalamualaikum, mau tanya pak ustadz syarat masuk islam itu apa? matursuwun... ngapunten 
aku orang baru 


JAWABAN : 


? Az-zahro 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, ketentuan yg menjadi syarat mutlak menjadi seorang 
muslim salah satunya adalah membaca syahadat dan mengerti artinya serta adanya keyakinan 
dan pengakuan sejati dalam dirinya bahwasanya isi dalam syahadat adalah benar-benar sebuah 
keyakinan dan kesaksianya. 


YA HJ Sleual 
49520 9 50 lo ole lagule Jiy las 9 laga) KH 053 Gbull 9 Jas 9 Ebi JA bg ul sol 9 
DSINI 05 MSN 9 SAN 38 ade Jul ale sabu Y Cucu Jgill 9oleSYI 4 lagiu CNsoll 4 lemliaa 
ab ukilg Jalil pac 9 YO s5 yo dal 


2 Nyuprih Restu 

Syarat-syaratnya islam : 

1. Baligh. 

2. Berakal. 

3. Ikhtiyar (kehendak sendiri, bukan karena paksaan). 

4. Mengucapkan dua kalimat syahadat bagi yang mampu. 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1579 ) 579 


5. Tertib (berurutan), 
6. Muwalah (berkesinambungan). 


Referensi : 


| EY yo abal slgc Soo: Wol 
alwg Aadc AJI slam ab NI Iga, Kung Jag 30 AJI lin A20 9 All dls 
pt udoleidh Sloulls « olus Als « Jisdlg « Egll dim AA log 2 AMI log aa gd lo? Yu 
SAI gollg « cai sll « lagalc 
Rukun / kaidah (dasar, pondasi) islam : 
1. Bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan yang hag disembah kecuali Allah, dan 
sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 
2. Mendirikan shalat. 
3. Menunaikan zakat. 
4. Puasa di bulan ramadlan. 
5. Haji ke baitullah bagi orang yang mampu. 


Referensi : Hayatul islam. Hal. 3-4 : 


ag « all Jom) some v9 all XI dl ui Bola 1 pos AMA SSS & SAI 20193 9D lo : wu 
Ds Oa € bisa yo yah R53 « UlA0, p000g «BIS JI slulg « dual 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/8539164 77964495/ 


3590. LAKI-LAKI DAN WANITA PERTAMA YANG MASUK 
SYURGA 
PERTANYAAN : 


2 Salman al-farizzi 
Assalamu'alaikum. Bade tanglet. Siapakah pria dan wanita yang masuk surga ,pertama kali..?? 
matur suwun sederenge poro ustadz. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Pria pertama yang masuk syurga adalah Rasululloh shollallohu alaihi wasallam. Dari Anas bin 
Malik radhiyallahu “anhu, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 


Sal Ob &5i Go Jal Ul dobll x95 le ski SI UI 


"Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan saya adalah manusia 
yang pertama kali mengetuk pintu surga.” (HR. Muslim). 

Dalam hadis lain, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam menceritakan, 


A3 SY al Y Ojol ah Jia SaR 90 SE Yo OSN Jai Kaka dalil a93 GAJI DL yul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1580 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Kemudian aku meminta agar dibukakan. Lalu 
penjaga pintu surga bertanya, "Siapa kamu” 

"Muhammad." jawabku. "Aku diperintahkan agar tidak membuka pintu untuk siapapun sebelum 
kamu.” jawab penjaga surga.” (HR.Muslim). 

Dan wanita yang masuk syurga pertama kali adalah fatimah rodhiyallohu anha. 


«13,0 Ia) «ogwll Jis: 
disll JS yo Jgl Ul» :JB -alug Al deg ale Jl Loluo- Al Jguao 00 -Aic All 5 ,- By5d ul uc 
X9 doll aga pdl ag aw Ul9 1539 X9 doll a93 Sol slgl Saw Lg (Katun Jglo 8L5 Jal Li .39 X9 

Sio do 08 43 leliog c-akug Jl ade9 Ale Al lo 2050 Lay dab din lc Iry Las Jala «33 
Jail ul Kia 9 0). 


Ta'bir tambahan tentang wanita yang pertama kali masuk syurga 


JESN9 JIN ji 3 Jlesll 515 (12/207) 

3234 « Jl yaa da 8 po Jin ol OR Hd Lgliog Sam Ty dab dial JSM yak Jl 
Ba na 
sira Sy 53 yul) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/8446204422274321 


3604. TEMPAT KEBERADAAN MATAHARI 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad El Andalusy 
Assalamu'alaikum. Matahari dunia ada nya di langit ke berapa ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, langit ke empat. Lihat kitab al bidayah wan nihayah imam ibnu katsir : 


mao WE ale 99 4 said elale Ala 93 5 adal dg 3 Olla Lgio slowll 98 sll SIG 
8 Salbeg «Lia! elu 98 Jodi : Tisu GH « Male Jas Y lo S9c5g « Jbb UE UB AKSI ale GL 
3 Jb 59 1 Tuslall HS Situ 9 4 doll Gd Ra sallg « dsul Jl 4d sosdlg 4 WII 93 3d Jlg « doll 
UP 4S budi 9 gw II 9D « yo ella 93 pddic yd9 « Sulli Leigowy LSI SI da9 . doll 
253 ball 
LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/867656363257173/ 
www.fb.com/notes/872535319435944 


3664. TERNYATA JIN JUGA BUTUH MAKAN DAN MINUM 
PERTANYAAN : 


2 Cah Bagus 
Assalaamu alaikum. Mau tanya pak ustad. Jin kan punya nafsu, apakah jin juga butuh makan? 
Dan makanan jin itu apa? 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1581) 


JAWABAN : 


2 Ulinuha Asnawi 

Wa'alaikumussalam Wr.. Wb.. Ada Ulama yang mengatakan: golongan Jin itu tidak makan, ada 
juga yang mengatakan : Jin, adalah makhluk supranatural yang tidak makan, seperti pendapat 
Wahab Bin Munabbih rahimahullah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Kasyifatu As-Sajaa : 


mass ya agaloo 9 SIS ya0dAI asalan Arina 4 ES AJiN0 UC UIY ul BII 9 


Syarat ke 4 dari benda yg bisa dijadikan sbg alat istinja yakni tidak dimulyakan, maka tidak boleh 
istinja menggunakan makanan yg dimakan manusia seperti roti atau makanan jin seperti tulang. 
(Kasyifatu As-Sajaa, Shahifah: 18| 


USSluy X9 oya oin Yg USSL NY pal Ul Ul: din 3 UH9 US 


Diriwayatkan oleh Wahhab bin Munabbih, bahwa kekhususan Jin, bahwa mereka tdk makan, tidak 
minum dan tidak menikah. 

(Hasyiah Bujairami 'Alaa Al-Khatib/ link kitab http://goo.gl/xWkHXk J 

Wallahu a'lam.. 


? Mas Hamzah 
- Jin juga makan dan minum : 
Dari Ibnu “Umar radhiyallahu “anha, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 


alas L5ip3 Ulasu SG Ulil 3 dua Uskah Us ls amoy ISU Sal JSI ISI 


“Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, 
minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya.” 
(HR. Muslim ). 


Dari hadits Jabir bin “Abdillah, ia mendengar Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


XS A8 385 lg ale Yg XI Ca Y Ubi JB aolab Sic3 J33 Sic AU 53 diy JSI J3 BI 
aluglly Small 453 JG aoleb Sic dil Ky J SI3 Cwall K3 Glayiul JB 553 Sic dll 


“Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berdzikir pada Allah ketika 
memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata (pada teman-temannya), 
“Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.” 

Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berdzikir pada Allah, setan pun berkata 
(pada teman-temannya), “Akhirnya, kalian mendapatkan tempat bermalam.” Jika ia tidak 
menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap (pada teman-temannya), “Kalian akhirnya 
mendapat tempat bermalam dan makan malam.”. (HR. Muslim). 


- Makanan jin adalah tulang dan kotoran 
Dari “Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 
Call Go SilsSI 515 GB slasdb X9 V3) IS Y 


“Janganlah kalian beristinja' (membersihkan kotoran pada dubur) dengan kotoran dan jangan pula 
dengan tulang karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin.”. (HR. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1582 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tirmidzi) 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, ia berkata : 


3 Ga» JB Lap Akil 3D lih « A53 Gisa3) G3lS| — ala le dll ko — mall 28 Tol GS Gil» . 
S3 los JAS A58, « 9g Yg absu cw Yg « Ly Gamiiul )BSI susul » JS 35255 asi UI JS 
Go led » JO @g3ll3 abal Jb lo Galah « Gratao €53 ISI 5 4 Cehuil D Mis dll H0153 K3 susi Hb 
X3 abu Ig500 1 « Old Wl Dos3s «SI cu dlus « Cal K9 Gumi Gp 399 sub Clg . cl ab 
lola kale 19353 AI dig 53 » 


Bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi shallallahu “alaihi wa sallam wadah berisi air 
wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bertanya, 
“Siapa ini?” “Saya, Abu Hurairah”, jawabnya. Beliau pun berkata, “Carilah beberapa buah batu 
untuk kugunakan bersuci. Dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran (telek). 


Abu Hurairah berkata, “Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu 
dengan ujung bajuku. Hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika 
beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, “Ada apa dengan 
tulang dan kotoran?” Beliau bersabda, “Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya 
termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nashibin dan mereka 
adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk 
mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapatkannya 
sebagai makanan”. (HR. Bukhari). Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/87287477217353321 
www.fb.com/notes/885618924794250 


3674. WAKTU DITUTUPNYA PINTU TAUBAT 
PERTANYAAN : 


2 Amar Ma'ruf 
Assalamualaikum. Ketika tanda kiamat kubro sudah turun seperti yakjuj wa makjuj, dajjal, apakah 
pintu taubat masih terbuka atau sebaliknya? Terima kasih wassalam. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Keterangan waktu taubat ditutup setelah matahari terbit dari 
barat dinukil dari kitab Al bidayah wan nihayah imam ibnu katsir : Dalam surat al an'am ayat 158 
Allah berfirman yang artinya : “Pada hari datangnya ayat (tanda kekuasaan) dari Rabbmu yang 
mana tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman 
sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan terhadap keimanannya.”. (AS Al An'am: 
158) 


Dari Abu sa'id al khudri dari Nabi shollallohu alaihi wasallam : "Pada hari datangnya ayat (tanda 
kekuasaan) dari Rabbmu yang mana tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya 
sendiri " Nabi bersabda : " munculnya matahari dari arah barat ". (HR. Ahmad dan Turmudzi) 


menafsir ayat di atas Imam bukhory meriwayatkan,dari Abu hurairoh, Rasululloh shollallohu alaihi 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1583 ) 583 


wasallam bersabda :" “Kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia 
terbit (dari arah barat) lalu manusia melihatnya, maka mereka semua beriman (kepad Allah) 
seluruhnya. Maka hari itu adalah “hari datangnya ayat (tanda kekuasaan) dari Rabbmu yang mana 
tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu ". 
(HR.Bukhory dan jama'ah kecuali Tirmidzi) 


Dari abu hurairoh, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" ada tiga perkara, jika 
ketiganya sudah keluar maka tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri 
yang belum beriman sebelum itu atau dia (belum) mengusahakan kebaikan terhadap 
keimanannya, yaitu munculnya matahari dari barat, dukhon dan dabbah ". (HR. Ahmad, Muslim, 
Tirmidzi dan Ibnu jarir ) 


dari Abdulloh bin umar " sesungguhnya ayat yang pertama kali keluar adalah munculnya matahari 
dari barat dan keluarnya dabbah di waktu dluha, mana saja yang keluar duluan maka yang 
satunya tidak jauh dibelakangnya. "(HR.Ahmad, Muslim ,Abu dawud dan Ibnu majah) 


Dari abu umamah Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" ayat yang pertama kali keluar 
adalah munculnya matahari dari barat ". Komentar Imam ibnu katsir setelah menyebutkan hadits- 
hadits di atas dan juga hadits-hadits yang lainnya : " ini adalah hadits-hadits mutawatir beserta 
ayat yang mulia menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang memperbarui keimanan atau 
bertaubat setelah munculnya matahari dari barat maka tidak diterima taubatnya, dan yang benar 
seperti itu, wallohu a'lam.hal ini karena munculnya matahari dari barat termasuk tanda2nya kiamat 
yang terbesar dan tanda tsb menunjukkan dekatnya waktu kiamat maka waktu tsb digunakan 
sebagaimana waktunya kiyamat.". Wallohu a'lam bis showab. 


Kesimpulan jawaban : Pintu Taubat telah ditutup saat keluarnya ya'jud ma'jud dan dajjal. 
Keterangan selengkapnya dalam kitab albidayah wan nihayah bisa cek disini : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 

idfrom-2608&idto-2608&bk no-5981ID-3286 


2 Ghufron Bkl 
Idem dengan Mas Hamzah : 


Sd9) les 80 0 yaa! g glbg 6 cool Jd Alola (dygi asu Guild yo) doll! (Lati9) : UmJUDI Gile 
les (SJ) boa - (D) Jb doll ol Uc glbi 9g valas IgSJ Y dnoso Lgil Luo yo daan Wc (mai 
us lo led (da A Ul a33) Ugwogoll », ESAI yog. leiogleo ade | oo gl Lulo US Ul AL 
Li ol ddyg au Ul gagal » 29 Leaioisuol BIS JJ 549 0 2S gl Jlo yo (1001 H5 uc 29.55) 
Gasal dio di yag gl Slewiw AI yo SSKJI 359 d5) Sbriauo S009 Aidil) 

KESIMPULAN : 
Pintu taubat telah ditutup ketika keluarnya ya'jud ma'jud dan dajjal karena penutupan pintu taubat 


adalah setelah matahari terbit dari barat, dan terbitnya matahari dari barat itu lebih dahulu 
daripada keluarnya ya'jud ma'jud dan dajjal. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/887597311263078 
www.fb.com/groups/piss.ktb/880242808665195/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1584 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3698. BAYI TETAP DIHUKUMI MUSLIM WALAUPUN 
BELUM BERIBADAH 
PERTANYAAN : 


? Seto Prasetyo 
Assalamu alaikum...! Saya pernah dengar, katanya seorang bayi yang masih kecil belum 
dikatakan muslim sebab belum menjalankan ibadah, Apakah benar seperti itu? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. itu tdk benar, walaupun masih bayi tetap namanya muslim 


uga Wa ajal Ji Yos Gol ag GIA ola Ian Ui GR 


LAN dl gEI Jas 3 ble gal 33 sal all 33 RA 


Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasululloh shallallohu “alaihi wasallam telah bersabda: “Seorang 
bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua 
orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana 
hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan 
adanya cacat? "Lalu Abu Hurairah berkata: “Apabila kalian mau, maka bacalah firman Alloh yang 
berbunyi: “...tetaplah atas fitrah Alloh yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak 
ada perubahan atas fitrah Alloh. (AS. Ar Ruum (30): 30). HR. MUSLIM 


- kitab syarah nawawi ala muslim : 


J9 « lagi 54 Al Al wo gl olga od9g0 Ul J3 Ol Ai « dyball ade Iyo US Jul yu d5 sus gl JB9 
OSIS ladg « aluo VX « obi ju 

Abu ubaid berkata : " seolah-olah makna dari fitroh bahwa jika dilahirkan dalam keadaan fitroh 
kemudian meninggal sebelum ortunya menjadikannya sebagai orang yahudi atau nasrani maka 


dia tdk bisa mendpatkan warisan dari kedua ortunya dan kedua ortunya tdk bisa mendapatkan 
warisan darinya karena dia seorang MUSLIM dan kedua ortunya kafir. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/876911588998317/ 
www.fb.com/notes/898301940192615 


3707. MALAIKAT MAUT NAMANYA "IZROIL ? 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Saifulloh 

Assalamu'alaikum..... menindak lanjuti pertanyaan saya tempo hari, tentang nama 'izroil yang di 
dalam Alguran disebut malakul maut, dari manakah nama tersebut? adakah gorinah Alguran/ 
Hadits yang menjelaskan nama itu? Atas bantuan poro kyai maturnuwun. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1585 ) 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. adapun malaikat maut maka tidak ada keterangan yang 
jelas tentang namanya di alguran maupun hadis shohih, dan telah datang keterangan namanya 
malaikat maut yaitu izrail dalam sebagian atsar. Lihat kitab albidayah wan nihayah imam ibnu 
katsir (1/106) : 


lay Joo Jis mlg 4 Isl 4 JS90 38 lay Junsu JnilSang « Sagdl & Jisiy lor Jong dll Ale Jan 
389 4 alwall CpladI 3 Ng «Ulil 93 dar Rxo01 aa Ugal! ella lolg cl 3l9 mawll 4 JS90 38 
Jet dilg « Jalan SENI As 99 dina el . 


Berikut ini atsar yang mengatakan bahwa malaikat maut namanya adalah izroil, di kitab alhabaik fi 
akhbaril malaik imam suyuti asuolJl : 11 


Seal dl Na ala Sal al Jus “din alat cacat ye dal 38:pb “gal SIN wal dal #3319 
Soil yaii CS ISI Rinci lo Pegal ella L J3 oli y3 Ulucg vAg23 93 Ulas dg Jul, 50 dawl3 
wu adil ya Is)Nl sea JB Peiai AS kaji willy pO5L eball 299 Pung yuki 
Li cuss Lis Jali cus Jis CX 3 AYI dl Cussg HJB gal sem, 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/879149072107902/ 
www.fb.com/notes/901201169902692 


3711. MAKSUD DARI MASUK ISLAM SECARA KAFFAH 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Setya 
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, afwan, saya mau bertanya apa yang dimaksud 
dengan islam kaffah ? apakah kita wajib menjadi muslim yang kaffah? 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tafsir munir disebutkan agar orang ahlul 
kitab yang masuk islam jangan tanggung-tanggung, akan tetapi supaya masuk islam secara 
kaaffah dengan mengamalkan seluruh ajaran islam 


Mas pal 0S ULSII Jirl yk 0 Bil ws 93 HI ad cal 3 BS akal 98 I9IS3I Igisl Gps bl 
Isalisd nowag0 Blu mali oo 0x05 I90BI alug lc dll Klo yuk Igiol was pgid s9 “aluolg 
Cai Blog 93 al99 JUNI 49 ala elu dd J5 LUgIgi IgilS9 Lilllg JSI asal 198 559 Cmull 
iga Ala 10 sap 15Suoiy Ng IS alull 43 IgkSay ul ad ool3 pgio ls wdles All 0,58 Uks! LS yi 
Tn bus 3 Job Isi Y Sl Ulil Olgh3 Iggiii Ng A5 gai lo Li 4 Nacg Ad li! 
Guo 932 KI Ol Ll Gllsall 2 Lamb Jos 2209 wuwg0 dy sil Salgall Lugu Jasl alK2YI (208) 
duka Jill asi Coli isl lo ag Yo & sisol SI Gpolll Le A8ail ul si ll Jb bslaall jall «si 
ual dots S33 SI Sasa All Jl Isalel dig LL U oo UalS9 Gaal de All 4 asas Aulia 
s0 Ulang Jle (SI (209) LES Sio dry J4 lo Gigis Ng KSiC Rilo Anis NG lgu, gal N 


- Tafsir jalalain 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1586 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


32 II ulik lgla3 Isis V3 BIS pall 98 IslS3I Igial gyall Lal LG (208) 

S3 IsiS3I sial Pl LL AN Sa Jai 19853 call Igalse lal @lewalg pdl ey AU he ye J3 
Job fulgl3 Isgali Yg) Anil R03 Y SSI ala! € co Jb WB) Sl Hd wS9 Up! Tito (olall 
Bakal Jo toe 332 SI TI) Insll an SSI ola) 


23 ag Ul Ol IsaleB Gl K2 Is sg Gp s5 5 (209) 
| IsAIEBh Is al le Halal SSI full KAS ls 63 Loh Asus 3 Jet 32 lo (5 JS) 
dian 3d fa) ASiip Aolilil GE sinta day D fu e 


? Mas Hamzah 

Idem dengan kang timur lenk, maksudnya masuk islam secara kaffah adalah beragama islam 
dengan mengamalkan semua perintah dan meninggalkan semua larangan Allah semampunya. 
Wallohu a'lam bis showab. 

- kitab tafsir ibnu katsir (1/566) : 


(ay yo al 3 lb (208) Luo gac ASI dil Ulil calglas Igouti X9 BIS alull 9 Iglsal Igiol all Lal 
ia A3 sase dil Ul Isaleb lu Sicls bo 
sr daa. Agil sing Ala S50 gamau Ig ul : Agu rika 4 eyingall pole Lol dls Jai 
Als (IS) : dg Jang 00 wotall y03 JB ul ll . SUS wo Igclaiuul lo 0,319 guns JL53 « os0lgl 
An an en Mn TART” 
leio Lg bisul lo Isa d HS dg « MMA Rig UlaAI 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/882888575067285/ 
www.fb.com/notes/901209136568562 


3714. SETIAP UMAT ADA RASULNYA 
PERTANYAAN : 


2 Shofia Az Zahra 

Asalaamu'alaikum. Tanya ustadz... Kenapa Allah menurunkan utusan utusannya (para nabi & 
rosul) selalu di tanah Timur Tengah ? Kenapa tidak di ratakan di seluruh penjuru dunia, di Afrika, 
Amerika, Eropa, Asia Tenggara, China atau Indonesia supaya hidayah merata di semua penjuru 
dunia ? Bagaimana nasib manusia yang musyrik, fasik dan banyak dosa sedagkan ajaran hidayah 
tidak pernah sampai pada mereka ? Bagaimana pula orang orang yang tidak bertauhid karena 
hidayah tidak sampai padanya namun budi pekerti mereka mulia gemar menolong dan rajin 
sedekah ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam. Dalam Surat Yunus kai 47 Allah berfirman : 


" Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah 
keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya."(@S: Yunus Ayat: 
47) 


Jls 1 lal ali all alel ( gal Y adg buill agiy 9433 pelgwa sla I3I8 Jgwwo dol JSI9) alls Ja 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1587 ) 587 


dlu : Jian HI 999. ISS agolgsl R0 skwYI JS Jls ul cu « dogh 20 - alug le dil ala - snx0 
23 yo ol Jadi lo cdi Aly Ngus agall AU Lay 8 Ad yao dclas JS ul ade Ju HI oSD : Mg 
lo go Id aa0g HS: JB UB. 24: 06 (md G8 NS NI del s0 Ul) 2 all dgis Ia Slug «3 
Y ob, SSI Jabll : WB - (6 ya) (#B3LI Ji lo og3 yi) ! lau dg R03 Bill Ulas yo dal 
padi giay N US « agall Now) MS yo Bios V Jowll adi UN « sil 0 | sala Jowall us Ul Lung 
led bull Wulerg0 € 9399 elaiNI 3905 MA Ode BB Jasig MY Sl odl lull Isa 833 ya Lgu, 


Dalam Tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razy menjelaskan : Ayat tersebut menunjukkan bahwa 
sesungguhnya setiap kumpulan dari orang-orang terdahulu Allah telah mengutus kepada mereka 
seorang Rasul dan Allah ta'ala tidak akan menelantarkan suatu umat sama sekali, hal ini 
dikuatkan dengan firman Allah :" Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya 
seorang pemberi peringatan."(@S. Al-Fatir : 24). 


Jika dikatakan : Bagaimana hal itu bisa benar padahal sudah diketahui bahwa adanya masa fatroh 
dan juga firman Allah :" Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka 
belum pernah diberi peringatan@S.Yasin :6) 


Maka jawabnya : Dalil yang kami sebutkan tidak mewajibkan adanya rasul itu hadir bersama 
kaumnya, karena datangnya rasul terlebih dahulu itu tidak menghalangi bahwa rasul itu diutus 
kepada mereka, sebagaimana rasul kita yang datang lebih dahulu daripada kita tidak menghalangi 
bahwa beliau juga diutus kepada kita sampai akhir abad, dan masa fatroh ditanggungkan atas 
lemahnya dakwah para nabi dan terjadinya hal-hal yang mewajibkan takhlith di dalamnya. Wallohu 
A'lam. 

Kitab Tasir Al-Kabir Online : 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 

idfrom-2948&idto-2948&bk no-13281D-1133 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/876304515725691/ 


3747. HUKUM BERKATA BAHWA ALLAH TIDAK ADIL 
PERTANYAAN : 


2 Muhamad Maruf Amrullah 
Assalamualaikum tuan guru mohon pencerahannya !!! Apa hukumnya jika seseorang berkata 
bahwa allah tak adil ??? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Mengatakan bahwa Allah tidak adil maka termasuk murtad 
gouli 


- kitab sullam taufig bab riddah 
sis yaa yo 48 Ul lo 20 DI Ju WI gus II" Tell Joia CB 9" 


Contoh murtad gouli misalnya seseorang berkata " jika Allah menyiksaku sebab tidak 
melaksanakan sholat karena aku sakit maka Allah telah dholim kepadaku " 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1588 ) 588 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Mbah Kusangkan 
PaiS ls Ym ad IS 9 JI ISL 9 Je 9 Isis caludl SIG 35 Jl 9 


Murtad terbagi tiga : Murtad dalam itigod, Murtad dalam perbuatan dan Murtad dalam ucapan. Dan 
tiap-tiap yang disebutkan di atas punya banyak cabang 


INi yang dibahas murtad dalam itigod.. 
pai N Ia 0 4S dg Jl93A UJI mand, 


Bagian ke tiga adalah murtad karena ucapan, hal ini banyak macamnya hingga tak terhitung. Saya 
ambil salah satu contoh.. 
wialb yu sol Ad Ul R0 2d Ju Al sial Jav usa, 


Atau dgn kata lain, kalau allah menyiksa aku. Karena meninggalkan salat, pdahal aku ini sedang 
sakit, maka allah itu dzolim atau berarti allah menganiaya aku. 

Mengatakan allah dzolim, tidak adil dll adalah perbuatan murtad scara @Gauli, ucapan. 
Sulamutaufig.bab murtad hal 23. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/907632692592873 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/881252818564194/ 


3753. SIAPAKAH MALAIKATUL MUAORROBIIN ITU ? 
PERTANYAAN : 


? Abahe Ozil | 

d Sg dl a33 KUE All 
Pada saat tawasulan biasanya disebut juga "jami'il malaikatil mugorobin". Siapa sajakah yang 
disebut dengan "malaikatil mugorobin" ?? Suwun. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh. Malaikatul mugorrobin adalah malaikat 
hamalatil 'arsy (penyangga 'arsy). 

- kitab tafsir al baghowy : 


al Iays IS Ul usul Ye gasal dos ad9 (Us Dial AINI Ng ) 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-51&surano-4&ayano-172 


Sedangkan malaikat hamalatil 'arsy sekarang ada 4 dan ketika kiamat nanti ada 8, menurut ibnu 
abbas, 8 ini adalah 8 baris malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Menurut al 
hasan, hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka delapan atau delapan ribu ? 


- kitab tafsir al gurtuby (18/245) 
XI addac alay X AS XI 0 gan duiloi : pulas al JB dilas Sing m8333 da, yag Jamug 1 les Jos 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1589 ) 


aa will yg» SNI Alai al dilas «ad AS alel al? wall yeg » SXol dilas d1 03 cal J3 . All 
dilas IiS9 way disa ol Oles Al adl doll ag US 56 dot all Yasa dos Ul "alug ade All". 
sai 0,5 . 


2 Ghufron Bkl 
Malaykatil Mugorrobin adalah Malaykat penggotong 'Arasy yang jumlahnya ada empat : 


MS pl dau 
cdi JS Cakaug 75 Isis Gaal) Us atiku A4 G9i099 Rp33 MS Gam 3S 583 gatal Uslo3) Geli 
dl» 40 cw ia SIA 0 la ses? Yee le Ags las Is is gal x25 le3 des) 


“all cl ar sea sa soil 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/887150234641119/ 
www.fb.com/notes/907642125925263 


3777. KONSEKUENSI AZAM, NIAT, TARODUD, DAN 
WAS-WAS KUFUR 
PERTANYAAN : 


2? Aep Ezztt 

Assalamualaikum.. Ketika mutholaah kitab sulam taufig pembahasan tentang riddah i'tigod.. 
ditemukan beberapa kalimat berikut: 

- Niat kufur 

- Azam kufur 

- Taroddud 

- Was was 

Pertanyaannya : Minta definisi dan penjelasan / syarah / gambaran / ta'bir tentang materi 4 kata/ 
kalimat tersebut.. matur suwun 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam Murogoh Shu'udu al-Tashdig Syarah Sulam al-taufig , hal : 11 


se SE UN Mena he suasa db aa si den seah 

ul S9 ub SESI yo SI (LS Lao) Jul 98 lil ale ac ol SI ( sesuis Je3 dc gl)... Il AS LSI ala 
Lions adl JS lola Ygl s3 Jb ss yn ISI LS... BSI (Ud 203 Il) Jlall od ia... 

v3 4S yalowgll YA 2S) NS 0 S3 HSD Ul AS 39 Jl lc 0 gl (SI ASI (SI ( dwlgwg X) 

593 dl osBI La Gugus d valiu Lao dl YO asal) 


Sebelum kalimah di atas mualif telah panjang lebar menerangkan perkara-perkara yang 
menyebabkan murtad, baik ucapan,perbuatan atau i'tigod dalam hati 


Diantara perkara yang menjatuhkan seorang muslim pada kemurtadan (keluar dari islam adalah : 
- Azam akan kufur 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1590 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Merencanakan akan kufur maka sesungguhnya ia telah kufur/murtad seketika itu juga. 
Contoh : jika hari ini ,dengan sholatku allah tidak membantuku keluar dari masalah,maka besok 
aku akan kembali memeluk agama non islam lagi. dan banyak lagi contohnya. 


- Tarodud 
Contoh : bimbang dalam hatinya , apakah ia akan tetap memeluk islam atau kembali pada agama 
sebelumnya atau umpama mencari jalan keluar dengan memuja syetan umpamanya DII 


- Sedangkan jika waswas kufur, tidak menjatuhkan nya pada kekufuran/kemurtadan . 

Contoh : seorang atau santri yang sedang mengaji kitab agidah, ketika muthola'ah/muroji kembali, 
fikirannya berimajinasi tentang sifat allah begini dan begini.. maka waswas /imajinasinya ini tidak 
menyebabkan kufur 


- Adapun tentang niat kufur , sudah jelas ia jatuh pada kekufuran seketika itu juga. 
karena sudah ma'lum bahwa Niat adalah bermaksud akan kufur dengan dibarengi pekerjaan kufur 
atau segera diiringi pekerjaan kufur. Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/911373515552124/ 
www.fb.com/notes/912333995456076 


3794. BALASAN KEBAIKAN NON MUSLIM HANYA DI 
DUNIA 
PERTANYAAN : 


? Mbah Kasungkan 

Asalammualaikum... Kang ustadz dan bu nyai tolong bantu ya.. Jika seorang kafir berbuat baik, 
suka beramal dan sering menyantuni anak yatim/dermawan dll (tidak pernah berbuat maksiat) 
selama hidupnya, sampai dia wafat. Pertanyaannya : 

Apakah si kafir tersebut di alam akhirat sana disiksa di neraka atau tidak, dan apakah bisa masuk 
syurga..? Mohon pengkinclonganya. Disertakan ibarot dan referensinya..suwoon.. 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 
Baginda Nabi SAW bersabda: 


B5) k29 85511 9d ulu A35 dll 38 Godall Sig KAI S0 Hao Lp Aelol dis Jos ISI II | 
seb dc Will 59 


"Seorang kafir jika berbuat kebaikan di dunia, maka segera diberi balasannya di dunia. Adapun 
orang mu'min jika berbuat kebajikan, maka tersimpan pahalanya di akhirat di samping rizgi yang 
diterimanya di dunia atas keta'atannya.” 


dl kap Ja Lo WLSy Kala SBI Lol3 853 198 Lag 53343 WII 18 Lay dash Trus Code ly Y Ul 5 
ba SR Tim KI J 053 sll asasi Ane 


"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya (mengurangi) kebaikan seorang mu'min , diberinya di 
dunia dan dibalas di akhirat. 
Adapun orang kafir, maka diberi itu sebagai ganti dari kebaikan yang dilakukannya di dunia, 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1591) 


sehingga jika kembali kepada Allah, tidak ada baginya suatu hasanat untuk mendapatkan 
balasannya.” 


- Syarah Imam Nawawi 'Ala Muslim 


bus 99 SI Celia Jessig OS N9 Liall 99 dilusy yogall el33 LL 
2808 sudu uy plod Las 9D Ly da ida YG ud J ball 9 V3 La 2D 39 dada ul Uu S3 al bias 
98 gg cdasy dis ling0 alay Y All Ul akug Gale AJI sda AU Jawa, JB JB sll 44 wil yg Hol3 ye 
JBS sll wal ISI cai Lal 198 Al) Laga Jos lo Clissa pebud LI lol 8, 98 Lgu 45 5549 las 


1:3, dell 

S3 Lay Sang Lidi 93 Lgu alasu diss lo30 allu N Al |): plug Gale all slam Ds3 | 287 an 
suasa Ot DAA lara ea LAI ge dls Jaa Belia la MI AN 
au d say la dc UB uniall lolg « un yo dogb leg aglol diws Jas ISI SSI Ul) : Ala5 933 
ad Ulsi Y 05 ade Ola SI SSI ul ale lala! goal . (aiclb ade lu 43 B5) Aiug «LSI 93 
aslu « ob cusall Id 43 ang « oles All adl Lio « lil 99 los yo sendu ld S3ley X9 «0,5 
aLaS «Api ll disuo Liu N loo alba dll adl 4 Lilo da3 ay : SI 4 Uluwall yo dlac lu sll y3 
sd laci Ulsig Silk J 5x9 yoga! lolg « dg59 OL us Jagaig Sluall9 Sisdl9 @ruoll 9 5 JJ 
4 Emil s9 389 «d5 XI9 Lidi 98 Las Ul 5 yo RI Ng « bill 58 Lbul US go Lp S3549 ci, 
ooskicl 2543 . 


sio dilbu alblly « dilas yo pts Gil ilao Jp N : oliso (dis liogo abu X dls all ul) : ds 
BI Lolg « Lead! ol (258 adl ouAl King ) 4 ily Hm AS «oles ll yo dlesiwo abdi disin9 soil 
58 Ula! Cia S9 4 Rewuall UddOll de 2 SNI 93 Leale Uli MU mual A3 Climll 0D Jio JII Jas 
Jas Ul. 

US - 


- Fathul Mun'im 


Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi,Bahwa kebaikan ,kebajikan seorang kafir akan tetap 
dibalas Allah SWT dengan kebaikan namun hanya di dunia saja. Dan tidak bernilai kebaikan 
diakhirat. dan ketika ia mati dalam keadaan kafir maka neraka balasannya. 

Dan Maha adil Allah SWT bagi kafir yang melakukan amal kebaikan baginya hanya ada takhfif/ 
keringanan. Wallahu A'lam 


alel susall 

adal Ob yo UAS Ul9S LoL ALI 48 UN ALI wislg dolill ag Jl Jal yo Wall Jal aib cd 
2 jan sol 00 elas sal sll ses lo asig as 2 anal ses Nail Hala asal aula sol alas al lol 
Julio 49 98 loil )lbto 429,9 wmoio glc9 Jb d5l9 J9 dnuog Jlo yo bill 99 musi yo LILIN allasu log 
99 asi ISI lol S9S NI LAS yo d3 Sosial! dousid Wlimoll 40 Uas A8 SU Al 3G Wlluus yo Jas lo 
Ole S3 aga Lay Casiniulg Lil ebi 98 ebilub cudsl ad J9 Kai yo BSN 93 dl lad Wall 
use 

CusaJi ap9 

09 sendu lgs Soloy V9 BSI 8d lgi Y 0145 ale Wb SAI ISI ul wc slalell 2onl Sosill JB 
all dl adl 4 Lio lal 493 aloc 

Y oo le dil al bio dh ln se wal 0 dl la all gd sar ab Gal bo g8 2.2 


s5ig Cal ml Jngaig BvAllg Sisdl Aiallg an Jl alas dll ol sit 
las Gila yo gile Yg ai alis Las S 3249 8551! 93 Ulaci Ulgig Tilu d 538 yogall lolg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1592 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ooicl K9 U & mall yg 389 255419 bull 98 

Al amuall Ud de HSNI 3 pale lip AB Ala Ai Uliwal OR Jio 3S J3 ISI lolg JB 55 
drgsiall Giliw UN aluad 8,3 199 lousi Lia! Cliws wo Jas lv gitu Y SSI ul adil 0 US ul Jail 
SAY Ji AR BI OSN 93 Leg gs Nail Ioolol la lousi Yg dis DG alel jSII dgn Cunlac lago 
BAHAN 98 AI lg ba Ga Biss BA 98 lg gi ol dan. kl Lp gt 1 
SiSu ul yo gila NG Luall 98 Jac ls Ula dis isu Wllb Ul ul line 389 dxsl9 Kuda da 39 bang 

J3 lo el Ulil yo Us ic. 


2 Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikumussalam Wr.. Wb. Penjelasan Amal yang sia-sia dalam Firman Alloh Subhanahu 
Wata'ala: 


Gaal lil ten Gia) Kel OsikaSg d3 WAN BSI 93 Kesas Jo Gaal Net Ga aS IL Kis JS JS 
G3 dala K7 Kel ii NG Kelas CaluS3 Milla A1) Ob 938 


Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi 
perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, 
sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang 
yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, 
maka hapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi 
(amalan) mereka pada hari kiamat. (AS. Al Kahfi (18): 103-105) 


Ibnu “arabi, mengomentari ayat ini dalam Ahkamu Al Guran, “ayat ini muhtamal, diantara 
kandungannya, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh, hari akhir, para Nabi, dan 
mereka yang tidak beriman kepada apa yang ditaklifkan (hukum yang dibebankan) kepadanya. 
Selain itu juga tidak beriman kepada kepastian Alloh subhanahu wata'ala.” Lihat Ahkamu Al 
Aur an: 111/244 


Sama seperti yang dijelaskan oleh Al Aurtubi, dalam kitab Tafsirnya. Beliau katakan: 


AI - Na! Or dl Su Ja JS 

soul bolu Ly SIJIG 4 Atas bus 33 Gaumso Gil Uu 929 Jodll Jos Lo salill 40 ul ade UNS 4 
Sisi Jd Ji lal Olla: JB sumo 00 SKI S9). ASI lin al yollg « Bleljall gl sis NI slah lol 
| | Anya pal Mac Gap 

Iga Lead) ag: 25-an aksi sela: sesi Tapa ball al 15) Laila Sesali. ad Ne 
dal 


Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi 
perbuatannya?".. al ayat. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada sebagian dari manusia yang 
beramal baik, dan ia mengira bahwa amal tersebut baik, sungguh sangat gagal usaha mereka. 
Sedangkan yang menjadikan gagal 

usahanya adalah ada kalanya fasiid (rusak)nya agidah keyakinan, dan ada kalanya 
kedudukannya, yang dimaksud disini adalah orang kafir. 


Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radliallahu “anh, dari Mus'ab beliau berkata “aku pernah bertanya 
kepada ayahku, tentang ayat.. 

Apakah yang dimaksud adalah orang-orang Al Haruriyah (Khawarij)?” Tidak.., mereka adalah 
kaum Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi, mereka mengingkari Nabi Muhammad Shallalahu 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1593 ) 593 


“alaihi wasallam, sedangkan orang-orang Nasrani, kufur terhadap kebenaran syurga. (Lihat Tafsir 
Baidlawi| 


Ibnu Katsir juga memiliki kefahaman yang sama mengenai ayat 
diatas, beliau mengomentari ayat ini dengan mengatakan: 


s0 puti 9d Igawalg OSIS NG Jlac NI yo sept LS Agil Ugtn LAI (DS adl Blaall SU 943 
Ab sa sm ge lea deal as lal wah yaa eesr ade 


Ini adalah bagin orang kafir yang menyeru kepada kekafiran mereka, yaitu orang-orang yang 
menyangka bahwa mereka beruntung dengan amal dan keyakinan mereka, padahal urusan 
mereka itu bukanlah apa-apa, perumpamaan mereka itu seperti fatamorgana yang dilihat di tanah 
datar dari kejauhan seolah seperti lautan yang amat luas. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir| 


Bahkan dijelaskan dalam ayat lain: 
Uda toy os ISI 33 elo Ula Kiu3g daa Ulu Aelasl 1938 Call 


Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang 
disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak mendapatinya 
sesuatu apapun. dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya 
perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. (AS. An 
Nuur (24): 39). Wallahu a'lam.. 


2 Ghufron Bkl 

Orang kafir bilamana beramal yang mana amal tsb tdk butuh niat spt memberi sedekah atau 
memberikan hadiah kepada orang islam maka pemberian semacam itu mendapatkan pahala 
berupa diringankan siksanya di dalam neraka. Wallahu A'lam. 


- Bujairomi jilid 1 hal 360 : 


usiisall ale Sula Sagil JES lu JB all Celwsdl ale SKI ly Jag asas lc Said JB 
Sleo Jail ul Jaisy 235 val J3 leale cas alul gi luas dinuaS H3 Jesls! al los ule 9S Jo 
dy adl RSI ll Usil ade SI Uli Ja doJldas0 Bull Jisag NSVI9 cal ul UB dual Me 
JS 98 Lag sal ye Basa ASI 2 Ulhe Sl SN gd Ula ie dil Isu asu Ul dngllg Brands 
(ll aula Mid Ng Wi 4D Bagi Blic| 9 plug Male UI calo smu AH 9D) 9 aa Lea ad Aga 
Sal 


Baca juga LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2013/09/2724-sedekah-dan-ibadahnya-orang-kafir.html 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/890576090965200/ 
www.fb.com/notes//913779291978213 


3853. NABI MUHAMMAD ROSUL TERAKHIR 
PERTANYAAN : 


2 Hardie S A-aNg 
Assalamualaikum Setelah Nabi Muhammad tak kan ada lagi NABI??? Lalu bagaimana dg Rasul?? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1594 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masih adakah Rosul setelah Rasululloh SAW??? Mohon petunjuk ... SukroN.. 
JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikumus salaam warohmtulloh. Rasululloh shollallohu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir, 
dalam surat al ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wata'ala berfirman : 


ae sea IK AI 69 Gaal SL AU Iptu K9 KIE5 yo as UI SaS2 JS Ls 


“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, melainkan 
rasulullah dan penutup para nabi. Adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
- Tafsir ibnu katsir Sin 


Aa pan pin JS Basa po alga aa Kata IS 
Cusla Yi C9 33 syg » yag Ng € yui Jgau 3 JS UI « Bell bio yo pas lu Jl ala yN 185319 
Alai ade bs duos alealil ahad we ons, 


Firman Allah "melainkan rasulullah dan penutup para nabi. Adalah Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu " seperti firman-Nya dalam suratal an'am ayat 124 " Allah lebih mengetahui di mana Dia 
menempatkan tugas kerasulan " 


Ayat ini adalah nash bahwa tidak ada nabi setelahnya. Jika tidak ada nabi setelahnya, berarti tidak 
ada RASUL setelahnya. Kerasulan lebih pantas dan lebih layak untuk tidak ada, karena risalah 
(kerasulan) lebih khusus daripada nubuwah (kenabian). Semua RASUL adalah nabi, namun tidak 
sebaliknya. 


Dan dengan hal tsb telah datang hadits-hadits mutawatir dari Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam dari hadisnya banyak orang dari para sahabat. 


Jeda uc « Jis up 020 yg UI MSC « So20 Ly D3 Lia « S9) Sole gal Lisa : soal sol JB 
Lois B | slb-oar ai JieS Gamal s8 alio " "JB aka ale Gl coba sy et 4 dul ye. AS G1 al 3 
R90 ai Il: ualotag « Vo yag Ubiul Ud abu ul Jeb3 «less Al dial R90 la9 Hig « LeloSI 9 
J9 « Sato! sole yul us «laa us «Sio olg,9 ." du lb 2590 Um 9 LL S dulll oda : 


Nabi bersabda : “Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan nabi-nabi sebelumku seperti 
seseorang yang membuat sebuah rumah. Diperindah dan diperbagusnya serta disempurnakan 
pembangunannya kecuali satu tempat untuk sebuah batu bata di salah satu sudutnya. Orang- 
orang pun mengelilingi rumah dan mengaguminya lantas bertanya, “Mengapa batu bata ini belum 
dipasang?”Nabi pun berkata,“Sayalah batu bata (terakhir) itu, dan sayalah penutup para nabi.”HR. 
ahmad dan at tirmidzi, at tirmidzi berkata :" hadis hasan shoheh" 


Of mil Lir «J3 0g lil Lia «SU os Isl Mc Lido £ ke Lis» : sos alodI JB : SI Uya 
gai A9 Sasu Jowo) DG , ar AN OM alug le Al ac WII Jaw, JB : JB dl." 
by "JBS OLyiuall Log «dil Jay V1 IE" Kl dual «SIG 1 JB : JB mill de el Had : JB 
Ae "dgn sll yo 135 509 « dual Ja JJ 

Jl og olisoll Eyab Yo HS Ro 1 JE9 4 alun 4. 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1595) 


Rasululloh bersabda : “Sesungguhnya RISALAH dan kenabian itu telah habis, maka tidak ada 
RASUL setelahku tdk pula nabi "kemudian hal itu memberatkan manusia.Rasul bersabda :" tetapi 
masih ada al mubassyirot "sahabat berkata : " wahai Rasululloh, apa itu al mubassyirot ?"Rasul 
menjawab : " mimpi seorang muslim, ini adalah sebagian dari bberapa bagian kenabian."HR. 
Ahmad dan at tirmidzi, at tirmidzi berkata : " hadis shohih ghorib". Wallohu a'lam. 


2 Wong Gendeng 
Al-Hadist 
Siro ll jiua) Sui Ng KSX05 gta 9 Gaebosil 38 Bully Ula Sl All Jata3 JG JB Ely il GE 


2198) 


Dari Anas bin Malik ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya misi kerasulan 
dan kenabian telah selesai. Karena itu tidak ada rasul dan nabi setelah aku 


Al-Hadist 


RESI 8 w 


Dari Abdullah bin Amar, Rasulullah SAW bersabda: Saya adalah Muhammad, seorang nabi yang 
ummi (beliau mengucapkannya tiga kali), dan tidak ada nabi setelah saya. Wallohu a'lam bis 
showaab. (AS) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/927690363920439/ 
www.fb.com/notes/928148493874626 


3862. HUKUM MENCIUM BATU NISAN 
PERTANYAAN : 


? Adot Kedai Runtah 
Assalamu'alaikum. saya mau tanya wahai para tuan Guru, bagaimana hukum mencium tirai atau 
magom auliyaillah atau batu nisan boleh, sunnah atau makruh ? minta petromaknya... 


JAWABAN : 


Hukum menyentuh, mengusap dan mencium kuburan ditafsil sbb : 
1. jika bertujuan ta'dzim / penghormatan maka hukumnya bid'ah makruhah gobihah 
2. jika bertujuan tabarruk / mengambil berkah dari kuburan para wali misalnya, maka makruhnya 
hilang. 
Anjuran, bagi orang yang menjadi panutan sebaiknya tidak mencium kuburan di hadapan orang- 
orang awam yang tidak bisa membedakan antara mencium kuburan dengan tujuan ta'dzim dan 
tabarruk. Wallohu a'lam. Berikut diskusinya : 


2 Bapake Chilma 
Wa'alaikum salam wr.wb. Jawabannya adalah boleh berdasarkan Fatwa Imam Ahmad RA : 


ba gay gl clls JioailL Jing Alit dawoo sai9 ala 9 le dl sluo yl saio gs Ja Jl 0 ls 
Sig yak N J3 509 Ja WI adl ul JM au 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1596 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bertabaruk dengan cara mengusap dan mencium mimbar 
dan makam Nabi dengan maksud tagarub kepada Allah ( Al “Ilal wa marrifatu al rijal , Jilid 2 ) 
Berdasarkan Hadits : 


935 2833, lag Olg5a Ji J6 la sal op IE 3 Up 5 USS Lgsae Y ella Le USS 
2 J3 (gal gal 3D IS le J3 Seni besi JBS Jail de 433 lenal9 


Sahabat Abu Ayyub al-Anshari , bertabaruk dengan mencium makam Nabi ( Musnad Ahmad bin 
Hanbal). 


2 Mas Hamzah 
Mencium kuburan termasuk bid'ah mungkaroh yang sebaiknya dijauhi, lihat kitab majmu' imam 
nawawy (5/286-267) : 


salyas Jl 39550 2 M020 small gal aloNI JB9 ! cuw90 gsl JB « agis JII 9nd) Hlll yo Aclos ye9! 
dial Emo 1d Ode 1 JB Abay Ng «ory ml dis Yg 1 Jilid 9 ULS 93 udin elaidl 0 US . 


Dan dari jama'ah ulama' salaf-semoga Allah meridhoi mereka- Abu musa berkata :al imam abul 
hasan muhammad marzuk az za'faroni -beliau termasuk salah seorang ahli figh ahli tahgig- dalm 
kitabnya dalam bab janaiz berkata :" dan tidak boleh mengusap kubur dengan tangannya dan 
tidak menciumnya. "imam abu hasan berkata : " dan seperti inilah telah lewat sunnah " 


s3 Hi sal «le & Sial Wlcrisl yo YAI alas desy (SJ bebuti9 » stJl Jing ? wall gol JB 
421590 uc Josi sleall sIJI Islo « Ag29 Jd yo WS palu Luo MIC All 08 yo JB « dc Lagiug 
akal Jutirulg « 


Imam abul hasan berkata :" mengusap kubur dan menciumnya yang dilakukan oleh orang-orang 
awam zaman sekarang termasuk bid'ah mungkarot syar'an, sebaiknya menjauhi pekerjaan itu dan 
mencegah pelakunya. barang siapa bertujuan memberi salam kepada mayit maka salamlah dari 
arah wajahnya, dan ketika hendak berdoa maka pindahlah dari tempatnya dan menghadap aiblat." 


ala atas na Gel gelas Seo Sila Sasll east asa al Ula 
s1 Lai ale slols asasi alis Yo. aall ora Ng ala 2 esuelh ag Mukta 


Abu musa berkata :" para ahli figih dari khurosan yang ilmunya luas bagai lautan berkata :yang 
dianjurkan dalam ziarah kubur adalah berdiri menghadap wajahnya mayyit, memberi salam dan 
tidak mengusap, tidak mencium dan tidak menyentuh kuburan, karena sesungguhnya hal itu 
adalah kebiasaan orang-orang nasroni." 

- keterangan serupa dalam kitab mau'idhotul mukminin hal 324 : 


X9 Amoy X9 paid Rawoy X9 alay lg « Call Ang) Juiino Abal oyoisao ita Ul og dl 93 Hoiollg 
Soil Sale yo elis y3 4 ala. 


Dan yang dianjurkan dalam ziarah kubur adalah berdiri menghadap wajahnya mayyit, memberi 
salam dan tidak mengusap, tidak menyentuh dan tidak mencium kuburan, karena sesungguhnya 
hal itu adalah kebiasaan orang2 nasroni. 

- kitab ihya' ulumuddin (4/491) 


X9 Cum Yg pbll Reuos V9 Alm € Ol3 cotall Ag 00 Husin Abi Iug Ch | os 55 93 Sial 
Slkaill Il Lo JS Ul dk 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1597 ) 597 


Dan yang dianjurkan dalam ziarah kubur adalah berdiri menghadap wajahnya mayyit, memberi 
salam dan tidak mengusap, tidak menyentuh dan tidak mencium kuburan, karena sesungguhnya 
hal itu adalah kebiasaan orang-orang nasroni. Wallohu a'lam. 


2 Wong Gendeng 


176 yo 3 & alel 2 yi 3 alm Heni 

ica Ag snikog Gulai sWgNI Byb 3 Jasa mc Ubi NI Jurtig Adbualg mill Jus Sl (dutig A33) Ls 
us sae Il ab Ig 0 28 Al Ana, Wall 5 LS 0 dl by agis mal Juii m3 Ul asi (ll 
Jati 3» Jg3 Us & JB dalai oo Jab Call San SI Lal Lebat og Lose Jt ol ya SNI Alah 
Sal jas Isl ul dg3g S3 lo ale yu SI All Ig» 2o 383 Jg3g Uli NS ld US leliog pgis mo 
yo Bioy ala lead Juno ISI Sgaull Son SoruS Lio mai sll ldgoig sg V0 Ul IK yo 
aa Baal Un Say Ubah sal satya NU JW ala BESI ll yes3y al sal cl Jasosll 
saicly ya gal el JB SSI uyb3 28 SSI HJgll adl laga gl dy puing pati lo Lyia0 Gitu DL 


2 Ghufron Bkl 


solo Lal : 
dan) 1Ag3 gkog dala sWGNI Bob) Jasad sis KLS Justig Ao dbuulg satll Jnsti SI (Alui9) 13 
us sae Isl ul Is 0 388 lil ana) Jl Ya la 0d Ill api wal Jis m8 Ul Asi (ll 
Jutiy ) a33 ya & JB dalai om JB Call elsa Si IB3 alat Ul Log satu ol mag yA Al 
Sal ac Isl ub dg3g S3 lo Ula gw SI All Lg» 20 348 gg Uli NIS DUS lglliog agis sal 
us Bing alas Lgi Jua ISI Sgsdl san SituS Wol3 mati yuli dgaig sW9Nl S0 Ul Kd wo 

ad Igigll yo CSotlao 98 Lt ball 00 LL N Jl JL slwill DiusI all SG al ul al Jaogll 
sus Satelg yu & ol dls Ja Sl Only M5 SS Hall adl ldga al Ody sadu9 saat lo Lyiy9 Atu Nb 
ale ga gill 39 ab gl 553 potiioll dalgill ANIS S3 asu S wol J9 yi &9 @leill uc modi los dls 
Jas al Logiil sendal 9 Janti Sg SINI Janti v0 sOLI sadel 1500 buiiual il yeuoll Roll 
Yul ay Satiy yal sadutid lw Ig sal Abg ygaill aaliais st las sngill duo R0 2 Sal JouiiaN 93 
alel lg Jalla pala! 0 ug ag N KASI ga 2 2A2 8 eU ga Jati yaa Jas, 


! us pagu : 
(baal S3 yo 2108 ISI 0 ai «2433 Jenu SI WMWlg « sWAl Ulicl Juti yo dolell desy log 
cal yo 40 Hao dls Uglas laslg « dll 9d 5309 JeWll Ul yanti ag3Y agale UALILAI sky A9 
al 
- kitab nihayatul muhtaj dan hasiyah sibromalisi (3/175) : 


S3 wo Ale lo gl all ala Al lola (ba ) oa ISI (ato WAS J0 yo (JL) Lil LH) 
dd dio IS J lolyisl Api) — dau dd9 So docx Alutig on gain plug Ule AJI ac 0, J9 ULL 
SSI mad yli3 33 unlill ngan 09 disallg Eli gonig Lay mgilsig Tau sil 2989 yo sWaNI 5195 dole ale lo 
Us Jua & lol Is mel loghai lal agi lay 8 Balai 4 Ly lo ad api Indls pdnic Lal 83, 
asi (Il dev Api) snitog Uli WIN Byb 3) JoSall di Uli Jtig Ao Mualg sil Ju SI alutig 
Asal ye jae Isl ai Igo 20x dll Ann, JII U cus LS 04 dl Sy agid wal Judi m3 Ul 
Juity 3 aa ya & JB Ula cad JS Call land ASI Ig B9 Lebat lg Lungo yasin ol wu Jaa 
Sal ac Isl ub dg3g S3 lo Ula pw SI ll Lg» 20 348 Jg39 Uli NS ld UE lglliog agis Mal 
yo Rio ala Las Juoa ISI Sgsull Son SirwS leiob3 mat will ldgoig sg V0 Ul Id yo 


ad Hall 0 SAT Jo yd Lis Jr Jail 00 ia N Jl JL ul Ibas dl Sia al ati adl Jowo 
el el Ja Sel ybs mai SJ adl adl dgn gl Ady putug yaa lo Liga NG. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1598 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


9 mlosawll 5559 Anti! dulgill AMS S3 asu S mau JB3 ys & 3 @lgill uc pati lo es dls ls Soicl3 

well 208 Juti dewi sal Jati yo MI clalell 1520 buiuul il pueuoll Roll de mg 
vol pn alwi Olg JAUS Gigi »9utll pulagis sesi lac sneill dono R0 »9Sd0ll boluiw NI 98 Jos» | aeil 
alel ala Sal g malas og 9500 ol AI 2222 9d eWGAI 293 Juti 905 Jay N Ul 4 (Sa 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/926494127373396/ 
www.fb.com/notes/928168803872595 


3867. TENTANG MITOS JAELANGKUNG 
PERTANYAAN : 


2 Aliem Lee Chen 

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.. Alkisah ada suatu desa ada orang meninggal 
dunia (MATEH, madura.red) dan ternyata orang yang meninggal tersebut kata sebagian orang 
menjadi jalangkung yang menggangu orang di setiap malam. Pertanyaannya : 

1. Benarkah jelangkung itu ada ? 

2. Siapakah jelangkung itu ? 

3. Bagaimana tentang keyakinan kita yang menyakini tentang masalah jelangkung ? Terima kasih. 
Syukron 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam warahmatullah wabarakaatuh. Istilah jelangkong / jrengkong / dhindhedhin / 
pocong dalam sebagian daerah adalah orang yang sudah mati dari ahli ma'siat yang seakan akan 
bangkit dari kuburnya dengan menyerupai bentuk yang macam macam dan menakutkan serta 
sering mengganggu masyarakat .Dalam hal ini tidak boleh meyakini bahwa yang keluar dari kubur 
adalah ruhnya mayit, atau syetan yang mengganggu manusia atau amalnya mayit yang jelek dan 
diserupakan oleh Allah dalam bentuk jrangkong. 


Rerefensi : Gurrotul Al-'Ain Bi Fataawi Isma'il Zain halaman 20 : 


Rr II9 . EISEL y gor lo A18 0) Sio Lal 88 889 : Jlduw igo d0 Cal Kosi R93 
dls 1 yo RL US 95087900 95 blgus duty dlB 0 43 0 RU seal Jal yo Klo yo ul Uluall 
gng as yg Aing digung 90 pgdaau Olga! Elgil itu Agd9S4 Uu gw all LA Cuall 
lolos Wu! HS 8 goo Situ lo | uiS9 Maa Soy X9 Aigno Romy loy9 dc daliso ) ga0y US 
Osilisu ngil Ad yalll yag yo limaw lo Id sadll lb ol adl Lagyall Ang Cap Kentll el 293 Ya 
dal yo US Apolus ul dil dio Lodlel wali 5d adl all as 5l Cuall dls A9) il JB yo pgiad - slh YG 

2525 dowg ll ls owl Eyall Jas dil JB yo peio3 - yalll itu Ulas Ol JB yo pging - gai 

Jai ul ga Y au: Ulas Sisall lily : Als olil9 Ab Ky 520 dilg Jgn RwAgi HSio 
sb Isa Jin ssy ul tuh V9 " Bau lo JS Cry jl USS syal 4S " Cal 33 , Raw lo US Uli 

13 dal Y9 Bab Yg SISA" lag de doko JS: INI Ia Jio ye el nil all sa 

3 mai Tual 295 Ul ugaisy Wall Jdl US 2gb yo £9i 9d dolgllg-abung Solsal og," 5axo 
adil Ginaon sagill SSlg Sl yS plug le Al ac dil Jguay gd dal ll Jul gili Gp Jas 2353 Wil 
usingall ay Yg slls Step Y ul oem sil Kd yo Jljaul 52915 H3 log 2813 ag Id ul all Bola) 
das dronll A31 08 lagu Yg Oral dia» 3 40 MSI nga JII dll leg Galau dll 4383 . Ill 
MY Hoo disis du Y Wll dgS90 9051 AsU9 duiSp9 H) Gio ) god Las 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1599 ) 


Fenomena kemunculan sosok (bayangan) seseorang yang telah mati. Pertanyaan : 

Telah ada di negara kita sejak jaman dahulu kala apa yang dinamakan jerangkong. Penjelasan 
masalah adalah (anggapan masyarakat : ed). Sesungguhnya orang jelek / ahli maksiat yang 
meninggal maka dia akan keluar dari kuburnya dengan menyerupai hewan dengan bentuk yang 
menakutkan, maka dia akan pergi ke rumah rumah penduduk untuk menakut nakutinya dengan 
bermacam macam cara yang menakutkan dengan bentuk, suara, tingkah,, dan sebagainya. Dia 
mampu berubah rubah bentuk dengan mengagumkan, terkadang terdengar suaranya namun tidak 
terlihat bentuknya, dan masih banyak lagi dalam bentuk lainnya. Keluarnya adalah setelah 
terbenam matahari sampai fajar. Ini yang kami dengar dari cerita sebagian orang. 


Ada juga yang bercerita lain. Sebagian orang ada yang bercerita bahwa sesungguhnya ruhnya ahli 
maksiat tersebut dikeluarkan Allah SWT dari dalam kuburnya ke dunia ini adalah untuk 
memperlihatkan kepada orang orang bahwasanya temannya ini adalah ahli maksiat. Sebagian 
orang ada juga yang bercerita bahwa itu adalah sebagai bentuk fitnah (godaan: ed) syetan kepada 
manusia. Sebagian orang ada juga yang bercerita bahwa itu adalah amal buruk mayit yang 
diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk jisim. Maka dari itu kami mengharap anda sudi memberi 
pencerahan kepada kami akan jawabannya, semoga Allah SWT membalas anda dengan pahala 
(yang berlimpah : ed) 


Jawaban : 
Semoga Allah SWT memberikan pertolongan (kepada kita) menuju kebenaran, sesungguhnya 
tidak sepatutnya orang orang berkata seperti yang anda dengar. Disebutkan dalam hadits : 


Bom lo Jp Cry Ul LS sll yaS 
"Cukuplah kebohongan seseorang dengan menceritakan sesuatu yang ia dengar" 


Dan tidak sepatutnya seseorang meyakini hal hal seperti ini, karna telah datang Nabi yang 
membawa syari'at yang bijaksana yang menjelaskan larangan keyakinan seperti ini . 


Aung Solsall og, " 5ix0 Ag Hold Yg 6ab A9 5956 1 " Abug Uc dll au JB 


Kanjeng Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Tidak ada penyakit menular (kecuali atas 
idzin Allah), tidak ada kesialan yang terjadi (kecuali atas idzin Allah), tidak ada burung hantu yang 
menjadi pertanda kematian (kecuali atas idzin Allah), tidak ada kesialan bulan shofar (kecuali atas 
idzin Allah)". Hadits diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. 


Hamah adalah jenis burung yang pada jaman jahiliyyah diyakini sebagai ruh orang mati, yang 
berbentuk jisim yang mengelilingi rumahnya dan mendatangi keluarganya pada malam hari, maka 
Rasulullah Shallallaahu "Alaihi Wasallam melarang hal ini dan menguatkan larangannya dengan 
shighat nafi sebagai isyarat bahwa hal ini tidak pernah terjadi. 


Adapun segala sesuatu seperti yang ada di pertanyaan di atas maka sepatutnya kita tidak 
meyakininya, dan sebagai mukmin yang berakal tidak mempercayainya . 


Semoga Allah Subhanahu Wata'ala mentagdirkan segala sesuatu dengan kebaikan, dan memberi 
rahmat kepada para hamba hamba-NYA, lebih lebih kepada umat kanjeng Nabi Muhammad ini. 
Allah menjadikan sebagian perkara tertutupi dan tersamarkan dan sebagian lagi bisa dicerna akal, 
yang tidak dapat diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah SWT. (IT). Wallahu A'lam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/884949941527815/ 
www.fb.com/notes/928460747176734 


3878. BUKAN ANAK SHOLEH TAPI MENDOAKAN ORANG 
TUA, SAMPAIKAH PAHALANYA ? 
PERTANYAAN : 


Salam. Sudah maklum kalau seseorang meninggal akan dapat menikmati amalnya, di antaranya 
anak sholeh yang mendoakannya (waladun sholihun yad'u lahu). Kalo anak jahat yang 
mendoakannya (waladun faajirun yad'u lahu) bagaimana pripun yi ? Thanks before...| Zamroni 
Ahmad |. Keep sharing and always remember : 

JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Tidak apa-apa, boleh dan tetap dianjurkan, karena yang dimaksud dengan 
sholeh adalah muslim. Jika anak sholih maka lebih baik dan sempurna terkabulkan doanya, beda 
dengan anak tidak sholih, tapi tetap nyampe bi idznillaah karena inti nyampe'nya doa adalah 
doanya anak muslim atau orang muslim. Hanya saja seorang anak yang fajir/fasiy sebaiknya 
taubat dan istighfar terlebih dahulu sebelum memulai do'a. 


lum Gl das alga pin le jua Bi. 98 cp 3 da gi lo ala, ga ka lo 


Tiga amal yang tidak terputus : amal jariyah, ilmu yang bermanfa'at dan anak yang soleh / muslim 
yang mendo'akan. Tapi untuk no 3 tidak khusus anaknya saja / setiap orang islam yang 
mendoakan pahalanya sampai pada mayit, dalam hadits di atas menyebutkan anak hanya 
sebagai motivasi pada anak untuk mendo'akan orang tuanya yang meninggal. Wallohu a'lam 
bisshowaab. (ALF). 


dpi9. ko sloall ade JJ yani casan all elan Ul 20 4 andil ini (J9 ol 133) : sil lc 
Sl 9d Ball J9 anigall i)bcg-alell 519 well Hb saku Made Sl yoll ul SI Lalu «SI 


J9 9)- ol. laku U3V Ul A3 HS Juol lola Jos JkS ade Jgoso Id Ja sole Igi9 AJI Gaisu: 
Lamill 9D c0 Lao 999 Gituio 39 Josie Jogled.ayN Sl elen 99 Lag gl cAmubiy WIN SI (Jl goa 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, SandalKayu HilangSatu, Epang Omar Rosong 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/907658105923665/ 
www.fb.com/notes/928818607140948 


3881. MALAIKAT TIDAK MASUK RUMAH YANG DI 
DALAMNYA TERDAPAT ANJING 
PERTANYAAN : 


2 Rietama Emi Esthari 
Assalaamu'alaikum.. Saya ingin bertanya apakah benar kalau memlihara anjing malaikat tidak 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1601) 


mau datang ke rumah kita yang memelihara anjing ? 
JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam.. Kalau anjingnya di dalam rumah maka malaikat rahmat tidak mau masuk, 
peliharanya di luar rumah saja, sebagai anjing penjaga. 


2 Ghufron Bkl 
Benar : 


ASI Nall Jai Y "1 JB plug le dil ola all ye ic dil yna) lb yul ye ed 4E3 awal ya 
Isi Supali ."Jiilos X9" alus Gulo) 589 "Jiiloi do900 X9" SoUl Ulo, 999 "890 X9 HS 4 Liu 
35 gum 


Disebutkan dalam dua kitab Shohih (Bukhori - Muslim) dan lainnya, diriwayatkan dari Abi Tholhah 
Radliyallahu 'Anhu dari kanjeng Nabi shallallaahu 'Alaihi Wasallam beliau bersabda : "Malaikat 
tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar" , dalam satu riwayat oleh Imam 
Al-Bukhori disebutkan : " dan terdapat gambar makhluk" dalam satu riwayat Imam Muslim 
disebutkan : "dan terdapat gambar makhluk" , dan seterusnya. Hadits Sangat Shohih. 

Sumber : Sgidll au Dug 


- Majmu' Syarah Al-Muhadzazab II / 178 : 


by SPA Jai No ? dil Jaa, JJ ie All 115) ale ye M5 Sial silusllg Sol gal S9) 1233 
Y aril dial NS plg das JL gl yaa SI 4d sll gulasdl JB WI Yg Lis 9 B0 A3 
pc A9 call UgOLlu 


| Sub bahasan J Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad yang bagus, 
dari Sayyidina 'Ali rodliyallaahu 'anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Malaikat tidak akan 
masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar, orang junub dan juga anjing”. Al-Khothobi 
berkata, yang dimaksud malaikat disini adalah malaikat yang bertugas menurunkan rahmat dan 
berkah, bukan malaikat pencatat amal, karena malaikat pencatat amal tidak membedakan antara 
orang yang junub dan lainnya. | IT |. Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/885179954838147/ 
www.fb.com/notes/928930357129773 


3919. KESUCIAN ANAK ADAM (MANUSIA) KETIKA LAHIR 
PERTANYAAN : 


2 Sarung Nglinthing Lusuh 
Assalamu'alaikum, alasan mengapa kesucian Anak Adam umumnya ditentukan di dua waktu ini : 
Ketika baru dilahirkan & Saat ia wafat . Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam, Pertama bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia ini dihukumi fitrah walaupun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1602 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang tuanya non muslim, sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Hadits nabi SAW : 

dilusoyg Ml aosag Gild 993 Ol 06 « 3 Jaall Wc Joy XI soJ9o 150 Lo 
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ( bersih dan suci ): maka kedua orang tuanyalah 
yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”. 


- bila anak kecil dari muslimin meninggal, maka dihukumi sebagai muslim dan menjadi ahli surga : 
leo yaa WN $ dil Jd 40 999 caolwal Jlebi yo Lb yo ul dc esaludl slole yo W Xiu yo Ros! 
- bila anak kecil dari non muslim meninggal, ada ikhtilaf ulama : 


Cb» aga Tailb WR 99 » mgilY lem JI 58 Ad? 09L SN JB. UdlS0 BG ng US all Jlalol lol 
Lol Jas ad al cup io el dl Jiang « dadi Jal yo Agil Usia adl UD SI muali 323 
»Xgig « Ul Jaw, L "JB owl dai Jg»9 « dual! 99 alaug Gale AU oluo yui Ol, Lx plug Gale al 
SKS oudso US log : oles Jg3 Lgiog . da0 WS) lsll alg, " CS ul SY og " JBS US sial 

alel allg . Aje Gaio Iddg « Blu cu Jom dl Js3 an jg BII selgall ac Angiy Ng Agu, Ls. 


- Aktsar ulama : dihukumi kafir karena mengikuti orang tuanya 
- Sebagian Ulama : Tawaguf 
- Goul Shohih : Dihukumi muslim dan menjadi ahli surga 


Sumber : SYARAH IMAM NAWAWI 'ALA MUSLIM 
Wallohu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-826182237404586 
www.fb.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/3919-kesucian-anak-adam-ketika- 
lahir/931451100211032 


3945. DOSA MENYETUBUHI ANAK KANDUNG TAK 
TERAMPUNI ? 

PERTANYAAN : 

2? Neng Elyon 

AssaLamualaikum ustadz. . . Apakah menyetubuhi anak kandung adalah dosa yang tidak dapat di 


ampuni ?? Mohon jawabannya karena dalam seminar malam ini kami membahas tentang hal 
tersebut. 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam, selain dosa syirik / menyekutukan ALLAH asalkan mau bertaubat sungguh- 
sungguh (nasuha) maka ALLAH akan menrima taubatnya walaupun dosa tersebut sampai pada 

langit. : 
SLS SI lal disll GYANYA susul go Sule Ml Jb sisi si slawi Sbs Si sis silosi JJ 
ola pall odol gd ae all elu UB ASI 6 LSI pilu htuall Jas gd gd dh JAS 3g 
dilel WI sd Sy Gac Ul 9 sein ya yg lo asu 9 0 Jain Ul jasa al Ul ls Jai ac si 
SINNA uJWI 


Memang menyetubuhi anak kandung itu termasuk dosa besar, namun selama hamba itu mau 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1603 603 


bertaubat dan masih mengharap dapat ampunan dari Alloh tetap Alloh akan mengampuninya. 
Riwayat dari Anas rodiyallohu anhu : wahai anak adam , jika engkau menemui Aku dengan 
membawa dosa sebanyak isi bumi , tetapi engkau tiada menyukutkan sesuatu dengan Aku , 
niscaya Aku datang kepadamu dengan (memberi ) ampunan sepenuh bumi pula (HR Tirmidzi). 
Imam Nawawi rohimahulloh mensyarahkan kalimat " kemudian engkau menemui Aku " 
maksudnya engkau mati dalam keadaan Iman " yang tidak di ampuni dosa syirik yang terbawa 
mati (artinya belum taubat dri dosa syirik ). Alloh tidak diungguli dan dikalahkan oleh sesuatu 
"selama hamba mau bertaubat maka Alloh akan mengampuninya hatta dosa syirik kalo dia 
bertaubat tetap akan di ampuni .."kalo dosa syirik tidak diampuni bagaimana orang-orang kafir 
yang kemudian masuk Islam, mereka telah menyekutukan Alloh namun tetap diseru untuk taubat 
dan masuk ke dalam agama Islam .. 


Allah berfirman : 
mail ganllod dl leuos LN asu all ul all das) yo laboisiX agwsgil dc 199 ul SAJI Sslcb JS 


Artinya: Katakanlah, hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. 
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. (AS. Az-Zumar : 
53). Wallohu A'lam. (ALF) 


MUJAWMWIB : Ghufron Bkl, Kumbang Gurun, Hariz Jaya 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/716368041719340/ 
www.fb.com/notes/932551233434352 


3963. SEBETULNYA SYAITHAN ITU MAKHLUO BERJISIM 
ATAU HANYA SIFAT ? 
PERTANYAAN : 


2 Rizka Hikami 
Assalaamu'alaikum. Mau tanya sebenarnya syaithan itu wujud apa sifat ? Ditunggu jawabannya 
serta ibarotnya , syukron 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut yang disebutkan 
dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah Jilid 16 halaman 90 menyatakan bahwa 
Syaithan itu adalah sifat, yakni sifat yang mengajak kepada bermaksiat, memberontak dan 
dipenuhi akan kejelekan dan tipu daya, atau yang selalu dalam kejelekan yang ujung-ujungnya 
sampai pada kemaksiatan. Namun menurut pendapat yang paling banyak / mayoritas ulama 
menyatakan bahwa syaithan itu berjisim, yakni jisim yang berbangsa api, yang misinya adalah 
menjatuhkan manusia pada kerusakan dan kesesatan dengan menyebutkan sebab-sebab 
kemaksiatan dan hal-hal yang enak serta menyebutkan tertundanya manfaat dari perbuatan taat 
dan semacamnya. 


REFERENSI : 


2? Muhammad Harsandi Kudung Kantil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1604 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hanya menterjemah ibarot saja, kalau salah harap dimaklumi. Lihat Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al- 
Kuwaitiyyah 19 / 90 : 


Jl AslS Jaslall Jul 0 s1, Il se Sgp SI Ag Il ulas 0 (Jie) dinn3 Ulu 205 wb 
gas Ibp9 , Hozslg ella IS) batu bolin yo 5S Ulu ! J9 , Ikat ugill Jas ya Ig . ul 4 
TA ea PL TA Aa 
dc gwgall . low Ul gal g UII YAI Yo yaio Ul JS . Uluasdl Sl Sial ykelall 58 Selasa 

Aw Tu 


Syayaathiin itu jama' dari kalimat Syaithan, mengikuti wazan “ Fay'aalun “, dari fi'il Madli Syathona 
yang bermakna “ Ketika ia jauh “ artinya jauh dari kebaikan, atau (bermakna jauh lebih panjang) 
dari tali yang panjang, seolah-olah syaithan itu selama dalam keburukan. Ini menurut ulama yang 
menyatakan huruf “ Nunnya kalimat Syaithan “ adalah huruf asli (bukan tambahan). Dan ada yang 
menyatakan “ Asy-syaithan itu (ikut wazan) Fa'laanun, dari Madli “ Syaatha “ mudlori' “ Yasyiithu “ 
yang bermakna rusak dan terbakar, ini mengikuti ulama yang menyatakan “ Nunnya kalimat 
Syaithan “ adalah huruf tambahan. Syaikh Al-Azhuriy berkata, “ Pendapat pertama adalah yang 
mayoritas “. Dan arti Syaithan secara umum adalah “ Yang bermaksiat, memberontak dan 
dipenuhi akan kejelekan dan tipu daya, atau yang selalu dalam kejelekan yang ujung-ujungnya 
sampai pada kemaksiatan. Dan setiap yang sombong, angkuh dan congkak dari golongan Jin, 
manusia dan hewan adalah Syaitan. Ini adalah keterangan yang menyatakan bahwasanya 
syaithan adalah sifat. 


2 Ghufron Bkl 
Melihat ibarot berikut ini berarti syaithan itu bukan sifat tapi syaithan itu berjisim / badan (wujud) : 


Olual SS @lggdlg sludll 53 yubdl ebill Lgilis ob plus sabolusllg : dduio LS drum dc ono 
SAB Sako, 


Majmu'ah Sab'atu Kutub Mufidah : Syetan adalah jisim yang berbangsa api, misinya menjatuhkan 
manusia pada kerusakan dan kesesatan dengan menyebutkan sebab-sebab kemaksiatan dan hal- 
hal yang enak serta menyebutkan tertundanya manfaat dari perbuatan taat dan semacamnya. 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
Redaksi yang sama dengan kyai Ghufron Bkl bisa juga dilihat di kitab Syarh Bahjatul Wasail Lisy- 
Syaikh Muhammad Nawawi halaman 9 


Olah SS dulgallg sud! 98 pull el leilis « Aoi plus sabluddla - JB Ul adl - cell dl JB 
alis andal log WEI gili sluilg LIA gula 


Syaikh Al-Lagoniy berkata : "Syetan adalah jisim yang berbangsa api, misinya menjatuhkan 
manusia pada kerusakan dan kesesatan dengan menyebutkan sebab-sebab kemaksiatan dan hal- 
hal yang enak serta menyebutkan tertundanya manfaat dari perbuatan taat dan semacamnya" . 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam kitab Shahih Bukhari 3!/102/1210 : 


m-0-2 


Aan Hd sasa Sa Sa na aa ola JO Oto ale dag 
SI geni Elo Udh U5 Dul ale « Ulauku J33 5533 all | lai | Sui s5 Halu dl dial UI 
but All 0533 S2 j0 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1605 ) 


"Telah bercerita kepadaku Mahmud, telah bercerita kepadaku Syababah, telah bercerita kepadaku 
Syu'bah, dari muhammad Ibn Ziyad, dari shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu, dari Nabi 
shallallaahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengerjakan shalat, lalu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya setan telah menampakkan diri di hadapanku untuk memutus shalatku. Namun 
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku untuk menghadapinya sehingga aku 
dapat mendorongnya dengan kuat. Sungguh sebenarnya aku ingin mengikatnya di sebuah tiang 
hingga kalian dapat menontonnya di pagi harinya. Tapi aku teringat akan ucapan saudaraku Nabi 
Sulaiman 'alaihissalam: 'Ya Rabbi anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang 
pun sesudahku'. Maka Allah mengusirnya dalam keadaan hina.". Wallaahu A'lam | IT | 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
Ta'bir pelengkap : Tafsir Al-Kabir Lil Imam Fakhruddin Ar-Razi Abu "Abdillah Muhammad Bin Umar 
Bin Husain Al-Gurosyi : 


Wamlk IY gls 3 KAK Wil ya So gang Ungy sllin ag) Bary Wiluyasary US) Uagy gilisUlany 6 gleda lia Yaa IN Lay Ubi cuy 
kaga Wang gllsuUagy dit 3) » Way USS Shy It Laos Un gili Ubay cal j3 217 Lala mma Siti Snge gidaN BJ Uya 
siaglia 6 3 M3) Wamua AA 3 Yu : 

AsLS Axe) Jlaci (de Bai g aledl, Jgie Lely « Aiita JSEL JS le 8 jali Agil ya alam! Lesi J3) 

CS Ba yaa Calr gn ga Lesi I gas 396 jamal (AS Yg 8 jamia yag Vila gm ga Lesi Iii Galih ya PS Ul AN Jaa, 

- BU di 

1 | | aga Kaos, pal aga Y9 Sid! al (71: ve): 

Mama Yale Io Usalalo Ip Sl sangan gal Ily Lal oo 3S a67 mamah Sial )5 Uasil « gUlianabey ala danbo Us3J agan 3a0 glial Ali 
ASES alami Lis peamg 04 Ol Il PI 4 pam pala JS ya IS ol yo Kamal SI US IA $ WES Lan 0G UI ata Aa 
sa Y ia da lo S0 sma JL AJ SUA pita gus MAA 97050 my ad ar IA Y laa Ai tgl e pay ng IA 
Ala cu Un « ghial All VA Y ang) S giel lasulal Uasid « saleh Yaa Ig Slop Silet I gate Toy Sia 33 19 SA 19 2 Ag gen Wol 
Ibas Lal 3 4 ASEAN Jae YI Ugal! Camat Cal! Fita 5 6 AELAII Ibas YI de 8785338 Ld 5S Y Ol ayla Uang « Aa gal) Asf | Lali 
Kasalgy San Suaka Ns 9 all) 


Ganas ag Jasa Upi Sala) MUSI peta! Calallkua allal! 38 (AA Ga piala IS II Call SLamall pal SY ada Gl 1 AN Anal! 
Jay WeilloA gibawalas al (JGA ghal cal 56 «ily mual Keaaik gatn Lag) Uailp mun Sket Udik «guy mak 
Wal 58 gm Lag gy Mamak y awan SSI nah g8 € IY LV 3 yes IAI Y gp SL Ka ER 3 say IIS Una 99 38 9Ye Uda) mal pagu) 
Dia Ata Jap JA Ala Lag PNS An gai ay alga Ala Lal Sila gl Bo Lagy MSI Un 6 sal Lal pak el, Ular ohh Ai NYadule 
susana glaal mar Ika, AE Urat BJ: Uh gilaan on Ula jaad MADYA SA Lagy ala gal 3 Se ab Lay Unil5 3 IY ika 
agl ia Li sal il Lagy IIS Yan gIJ UeiS 378 BI 3Y S0 


Jalal! Lal g 6 ASIN Lal g 6 (asli Lah eta YI A8 ya (AI Ga dal ji 1 BI Tali : 

Liang HS Ligi) Usa Yg Bol) Coy V US IA Ca gaaall 3) 8) gucalli Lah Lan gang Y $ sludYI oA8 Ang cdle Jas ali Gaml! Lal 
Jl Kama lai oat aa Cairo : UtUS pagi Lil aU) Uinana gl Uli yua Ul gl gia GAN 3 «Les Gala YI ex 

SA eGSYI adm OY $ lal Jang alas YI Jas Aul ga #YI pA# CALEI Laig 6 G3 all yaa e Tgl) Agil gilasd agia al 
Asi dak is 38 Vine ly oh, San y Ao gila 9) ly BU 1 Ny Sal is Watu Lag) Wana jISI Lital ma ale Ia 
SituUan € SJa yg Tae Un bel NI Sl AN AA Al Ml 1833 Uay Ao alba Winky ala Yam lo "Io 
aing Undg lia Sl Yad Io Udalaluy 383 A5 Akal Undip Ba Uap) Uraian la Yam) No AJ: Ny MAA Kia ASlat Lag Ul yag - 
bemitl 2 Usa Y £ WTI oa aed Usil yA OP 1 Jia ol jasa Y lg 4 Ala Leilas GA Jaa Gasa ON - Skull Ale « 
Aw op Mb 3 dak Ungy giling aga Us 3 mabok An g8 MYiiule laga Usia € gllal Bil Ado (Yulia caglualad Ualy) jl) 
Agg atad) 6 Ya Yin al old Jek, gaga Ungy sllisUagy 6 Akan ep Y many AN Uo Mala 3 gn ga 80 WYlule « dgan Iu 
Caloldl! al! 19 Sia Aa Alan odgd 4 Dual SSI d8 gaga Jgill 0S 

Mag Yak pala ag 1 IU Ubi Ui AS Jia Sad ol, LA satin Say Uap mamah cal Yang) lo ailJ Id nga ym ya 
Asawall ye, 


Sig BS UST T2 Ka) 3 INN A8 Jutall Aa pl Ala) Gagal) 2 IE Gd! AYI: G3 Jail Na GalaN Ul del, 
IS yahya (Ily Sl Sp 3 Igo MISS NY ata gl Sl ai ap Se Win Uagy IY patah «Sa JA mat any abaya WasilgA 
Anay Alkel Ui yoga Mail BA sial 3 sake Ksagy A8 ya iayag UndiligA balet Uid ya Ulail 4 Amgitd amora Jalel Uki ja last BA ata 45 Sel 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1606 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


apl Ande Mat yincag y SE Ai ya lai JA sam go Apebo Ai ya Kind ag) Undgy p Wituad MDA gl 4 db Slop Wina ag) 
LS ya lala 3 Ulah EA Uu jp Sita Sel aah pik gllanletasg Uglak 4 ghe LI ary Ui yya NS IL ya jp Sia Sk Ulaal yA 
(Ns JP Ae dagang! 9 alalYI B SISI WA lagi « dugwg 3 )I Jliall, 


Maag Milk 1 Waa0 33 5 May sllihUagy angla pam yab 07 Unud ye Dig € gadiuagl cak bai Ui pa MUA Us yah « 
Aa lo Sk Undow ata og da big basal dk Sl Jala PP 33 JA dug WAJAN ag € yaa Lawa go malay Lay «jo 
baal) ai Aa) al 8 UNI Aa pal Ga gi 4 atall Ale Aoastal! : Jis Ida Cd ye NI Aoa Galolad gi dy Aina CS 
ilsl Wol Il j3 Ws 9 pia sang ol, ke.allgl Na SGAN ha gl ka) gb) glkis gg « gia guy la yA kasa US j3 Siap 
Ugal ls Yosle Liya kls ya 78 Jail Eng ke.atlgl Kis Ac GAY: at ing 3S, aa ol) 


Is 7303 ME - . NA Wax HS) x) AA Ws kluala « « 3Siga kisi 3) AA Yosle klan 338 MEJSA « 9 jeagl ud Nose 
Ga C2 JSI SI Liga Lia Ha pal CI yana) JSI Ul IASA « UgilanLag La gal gan dilita ca 3 « Ayi Spa Ale aa 
Yola MASA 2 sn og NS (Jali Ilang «Sal Iu Wo Us yA ind I5Y Alah Sa aglulat stang 3 del Uc N Te 
SJ Way 6 ASIA Uo URS pia IN MIS SC Ha agualeA AMA Ul siang Hi) ISU ye kp SIA SS Ula) kp SIA UU 
Sai, Uks sreg I, sa Dasa Ala Wosle Sila Ag Ul ola Yaa Ul lan je Way sasa aga Ula 3 
3 Lsats Manga Ma SA | ks SJ je AI) la jle Neale « ASalsl Eat Ta AI 2 US gl ga sinloa Tea Ja ga Hala 
da Ap NA US SA 2 aneh Il UR jl ale Ie la jle ASI Bau Sal Joy gb NY pole Malih gg Mid jilalg 
Wen Tan je Way sama Ko SJnje mn la je IS ang Ho MAA YA Malaya ghlilayd gl Ja gas gilauulud - SIS yg) Ado Us gg 
Aluip 3 Yalaga) K3 ya klan j3 ISL Kbary «ASASI 3 ghundod Wala ga kidtn led kLaisid ry IIS JS W RU. ka jie AI 
Hala Sa 3, ilsl Wale 38 guy MAA 9 Aid Saya JA Na ag RI A3 goa SY 5Ya dll 3 90 MSI « lal Slan 
SM adi Ga Bal gia) Ugly 4 Kits Dia Ja) SB Uadi Uya Bal giat Ca gAill SIKA « LeiladLay La pal ya (3 Ailiia BELI Ga gi 
Ulas 45 Jalak Rs Ky Mis 900 Watiwa Do ya jad SimliuA BR SA gan ya sial MA gaga KS K) lis ga 
Bag ag Want) 4 HIS Ja Lay li ya Udi yA Tatan KUTA € ga Asy nd IAI ya ASN ale URISA gila Wasad 
ala oa Aisi GI Asia AAN II Sl, € Aa pl CN AR Alai JSI lela SI SN 3 du 
PS Maag kalkae | 73 : va de Wah oa LAN IN SS anal WS € sal Gala 3 Gisiall AYI Ha al 
& cici, s3 Bogel gia sa bah cl, Pata dala « 35 Jal E33 lu ab Kb8 guy kli yA 8 38 8 gd ary maa SI 
aa A Ang AA Ag WBS UG Ag INI papa Bag K5 LA lia Jaa jhon SA Mala «A3 Sian la 
Asian Y 5 Labuan Curl Calo ga ya Lgi Ae jay € Calo , adl Cai ya 


sela 107 gal Lag MADnsd Jani gl Ao, MSI Uadatn «9 jesagi Iu Ian 7 saia ola Jo jl Us jul jiJan JAS gaiia S yigl el 
Dial Us jua, 

sela ly AAN Mal gaga 1 NY ba asu Iv ina cl, M3) Uki yaa Ulang alid Katy glya aLa ya 6 gili al Ui 
Gatal 38 Ajal SL rah 0S Ol aja € Gal gag 6 (ASN SI paa 98 Amal, ee ai Ligg « Lagale (entah 0 pemmn Ulg MY, 


LL, LA lu Li ya Ilaa 738 Y 38x Sg lalai ka yuk lstals « IS, Y 33 it axSigl lu Says Jajal 3 ghaalad YYa 

Bani (3 2 Yaa) GA : lyaks rere Ilaa 738 (Lawels alla) Giln Uang) Il IN anu ay SB Wa) hg So 

Wae a73 28 Iiel 3 gludah IS NYY Kimualira 3x Au lay ka yuk Kan Hina 8, Add Woaley (3 Agal iata USD, 3 & 
Bd FN) kada 5, 


ghal Wany jeng lu K3 baula asli 14 IA Ssll Jl: Wala sisa pA Ih Wmasd gllagal ) « Aly klau) le Jua «Yale 
Kia IA 3 BJ Ad Ne lo «II Yusule Hasiled 4Ulaelasa Y aaiir Li lal & NYA Wap cal Yan) Ya : Yamato 
Val: Jati Nia Cat IS, $ Jaa 3 Ayomall Iga (AS jisia CAS G3 4 Aigguall LgilanLag A7 guakial! Lgi 39 aman Ailiis 
Sx) dya 3 laa ligle WYakula bawula Lay Sal35 gd 3 sbel ola IS jligl «Bl 5 cl, Yel WLSIBA JA jligl 98x Sg) UM 
Ae Y AAL LN Of Kila ISA Lead JS le Boa 03 alam YI Sl NAS AYI OS II, Gp, GA 
6 3 Yamala UiSips4 Y S8 jg « Ula Ny UaNtasd SU 5 Joy BL) Uso Aina 17 Una ale A3 Ao, Us Ulasd &, a3Uayy (Yaa) 
GS jl BA GKI ja Gi AA Ui Geleng Bagus SAN gb Alba ig Y Ali? YAN kat ya GOR «anal, 

Jl YI ada JS « & asbeall Cit ll 3 Kamal Ja AI lil! Go A5 yana All Aga (di Ugal 3 « Lem Ha peaill deg Gal Uya 3 
Lelah Jp GI) sanad! Sg li € Lela ole pia pl Jalal 6 8 yaUS CYLatal, 


sak Un gkon ey Udin MEA 3 Ia Y snten mrsagJ HIS UkaaBA gllaal g8 Lag SJ glaa SJ glaa Y ya 23 NY al Sina « kekal 
£a » ALA Y salagi « AS, da |Yua) 8. 33) Yasa , 

Pull agale plan! 8 gai (8 Uda! Cam ya ASIAN $ Call dgn ga Jgill Gi ali Y 1 Jgii Ui yi SMUN Kendil Ge al gal) Lal « 
Clan! Ge Cal gal! (SAI) yA IA «SIS ey Lagi La gai SD (AI Saga YI Ke Cal gal! pelasg 


» Abdurrofik @odir 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1607 ) 607 


Tambahan ta'bir : Shofwah At-Tasir III / 600 : 


JgiS umilo ya uas yo 9d ayulll 2920 49 Uagwga SSI ISd Sl dulu (Lo) fuwlllg dial Go) 

yo Gile AG (112 #alesdIJ (2952 Jail IS UAS dll Ke2A83 959 Uadlg yA Gabah Wes 
usg BI load UB Kon Kaos yo Lb KB Sl NI abs ul elis Yg leuos wAdI9 WNI j5 
Aan 30 maARAIg esis Mo CC duilug “al Sialb Ang ym adl J uga NI Ulu g (Bleiw IL 
Te Ta will gia - dil 


Menurut saya ulama' berbeda pendapat dalam hal ini, tidak bisa dipaksakan berpegang hanya 1 
kitab saja. 
- Tasir Ibnu Katsir | / 183 : 


JSI Ul SKS Gh #05 JB GS “dala yi G0 Cab GaS3 “Asa an IS Gabol 203 Cl JB 
C2 Sikaoll d9. (112 Ap (base Jati 535 yAR all Rn3R) gag) Calls wil cabol Ig3e yi 
dl Iga Gali "GSJI3 WA cabol G0 AUL Sos" Ahug J2 Al ola dll Jawa JB :JB 55 yul, 

YAY yo da al oi "RS" JB Sab yui 


- Tasir Al-Munir VII / 9 : 


YA SJ and MAY nba WA 09 send KAI yo 1S mol omalIg ioli39 do SC sdl0 JB 
dwi) sil ssi 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/885679168121559/ 
www.fb.com/notes/933835176639291 


3964. INILAH URUTAN PERISTIWA SETELAH HARI 
KIAMAT 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 
Assalamu 'alaikum wr.wb. Bagaimana urutan peristiwa setelah hari kiyamat kelak ? mulai bangkit 
dari kubur sampai masuk syurga atau neraka. Bagi yang tahu, silahkan berbagi ilmunya.... 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikumussalam, berikut urutan peristiwa setelah hari kiyamat kelak menurut kitab Ghoyatul 
Muna hal. 99 : 
1. dibangkitkan 
2. berkumpul di padang mahsyar. 
3. menghadap Allah. 
4. amal amal perbuatan dilihatkan. 
5. terbang dan dibagikannya catatan amal. 
6. pengambilan catatan amal. 
1. pertanyaan ( hisab ). 
8. mizan ( timbangan amal ). 
9. shirot. Yang lolos jembatan shirot maka masuk surga, sedang yang jatuh masuk neraka. 
Wallohu A'lam. (ALF) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1608 | 608 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibaroh : 


Aa ale JI ye al pl. 
selaid 2G Kadi HJ al AO Ls: K9 SAI adl Is UNI yo MX ul kol 9 
alel all 9 Lol LE Ul ad Jd Jill 9 le db dis oli. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/933718856650923/ 
www.fb.com/notes/933843399971802 


3967. CIRI-CIRI (CALON) AHLI SURGA SAAT DI DUNIA 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, bagaimana ciri-ciri orang ahli surga ketika di dunia.... ada hadist nya gak? 
pernah baca dan dengar ceramah wajah nya ceria dll tapi lupa apalagi .... ya ? | Zanzanti Yanti 
Andeslo | 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam warohmatullooh... Dari beberapa firman Allah dan riwayat hadits bisa 
disimpulkan bahwa ciri-ciri calon orang yang masuk surga, bahkan ada yang bisa masuk tanpa 
dihisab adalah : 

1. Orang bewajah putih berseri-seri (ahlussunnah waljama'ah dan pengikutnya) 

2. Orang yang selalu berwudu' 

3. Orang yang tidak minta dirugyah 

4. Orang yang tidak memperaktekkan ka'i 

5. Orang yang tidak pernah bertathayur 

6. Orang yang bertawakkal kepada Allah dari segala ujian, cobaan dan musibah 

7. Tidak menjadi orang kafir dan orang munafig 

8. Orang yang selalu bertagwa kepada Allah. 

9. Orang yang memelihara dan menanggung anak yatim " 


Berikut beberapa hadits dan ayat yang menunjukkan hal tersebut : 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu , katanya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda:"Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam syurga seperti ini." Beliau 
mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan antara keduanya itu." 
(Riwayat Bukhari). 


Dalam Kitab Sunan Addarimi 1/45, maktabah syamilah : 


JB Jas uy Ul uc ye S3 Gl S0 yy db Lamo JB dl yul uas Wi Md Ul ya Ugiw Lu" 
Lai Ng Lung Lergllbig Iii JB you adl sg0 Llg Jas Ly S0 mug lo Al tolol Iga o Jul 
siglul el ila3 ISI JB9 Ulil 99 Bil Ad s0lg Haw OJE ngA28 Sle0 Uulll Ula yaa! Lo 
Ul. Lgi yaa Is Lao Cui 3 Slaal Lgle IgiSos « ul ll el lo IgiKa3 2WI Jal yo Wall Jal 50 4S ul 
Jim 53 sg dimdl Jl 0 se Jo JJ 5S ISI Seo pel JS DWI Jl yo disll Jdb Lusi lw Ul 

AJI Jal yo s8 


Fokus : 
dial Jal yo 999 25 Ja JI SS Isl 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1609 ) 


Hadits Darimi 224 : 


Ip gi ie G2 SO Gho ip Sby Gita JA el Gi Sa USS sabl G cat Uas 
Dasi X3 Daan Calig Pil JO yo Jl suug0 Ll9 Jis Cy S0 plug Uc Ul slo Al Jaw) Iwa 
SS yugllul ss gilas II JB3 Ulas dasi Ad yolg Akad IE 291259 Sao pall Lb33 Gaul | Long 

ol bl533 Last GS ISI Lijol GS 38 3laol Lal | giSog « Ul alis lo IgiSo3 » Wl Jol yo dll Jal ye 
383 saw 5S Il SI Jl L0 389 S4 JSI SSS BI Sleo kel JBS » JII Jd Lo Gal Jab V3 ls 

JUI Ja Ge 


Hendaknya kalian saling bersandar, & saling membantu, & hendaknya kalian berdua memberikan 
(kepada mereka) kabar gembira & janganlah kalian berdua membuat (mereka) lari (dari ajaran 
islam), kemudian keduanya datang ke Yaman, lalu Mu'adz memberikan khutbah kepada orang- 
orang, mengajak mereka untuk masuk islam, & memerintahkan kepada mereka untuk 
memperdalam isi Al Aur'an, & ia juga berkata:'Jika kalian sudah lakukan itu semua maka tanyalah 
kepadaku, akan kukabarkan kepada kalian tentang penghuni surga & penghuni neraka, mereka 
(para penghuni surga & neraka) berada di dalamnya tergantung seberapa lama Allah 
menghendaki, kemudian mereka berkata kepada Mu'adz: "Sungguh kamu telah memerintahkan 
kami, jika kami sudah memperdalam islam & telah membaca (mempelajari) Al Gur'an agar kami 
menanyakanmu (tentang penghuni surga & neraka), maka kabarkanlah kepada kami tentang 
penghuni surga & neraka',kemudian Mu'adz berkata kepada mereka: 'Jika seorang dikenal baik, ia 
penghuni surga, & jika seorang dikenal jelek, ia penghuni neraka' . (HR. Darimi No.224| 


Al-Gur'an Surat Al-lmran ayat 106 : 
VIDASI ALS lay Coldall 198938 ASilaul 305 Ai SASI 2959 Cdgaul Crdll Lol 0929 Pgwig 0959 LAKI A9 


Artinya : Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam 
muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa 
kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". 


Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Halaman 92 : 


Sguig dcloadlg dil Jal 0929 AMI UD (dobel Aga Hgusy ( 0359 HI 0929 LAM Aga | Hallo Asia 
( Silal $ 383 SSI Kd Sg OS gual Cd lb). logic al ML) suubs uji JB 88 allg Asia Jd 0959 
BS US ag Sol Ig 79563 KIS lay Old 199938 ) :Ugi3Lall ad9 1S mod wall JB. 
Penjelasannya : Allah berfirman : “pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih 
berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram”. (AS. Al-Imran : 106). Yakni kelak di hari 


kiamat, di waktu seri putih wajah ahli sunnah wal jama'ah dan tampak hitam muram wajah ahli 
bid'ah dan perpecahan. Semikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas Radhiyallahu “Anhuma. 


Allah berfirman : "Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya (kepada mereka di 
katakan), mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman”. (AS. Al-Imran : 106). Menurut Al-Hasan 
Al-Basri mereka adalah orang-orang munafig. 


Allah berfirman : “Karena itu, Rasakanlah adzab di sebabkan kekafiran kalian itu”. (AS. Al-Imran : 
106). Gambaran ini bersifat umum menyangkut semua orang kafir. 


GS Lp Ad db A3) oi Red lal Gal lol 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1610 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat 
Allah (surga): mereka kekal di dalamnya. (AS. Al-lmran : 107). 


Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Halaman 92 : 


Nas lis yss Y Isul 28 UgiSlo dusll Hgusy | GIE Ud Ad All da3 3 Ad Cara Gali ksl3 3. 
olo59 Rano al IN 9- RU) UC RS3 lir 3S gal bias XI Sd udi dis S0 yill sc gol JB 589 
oa dl DS “dolol gl Jis (Stud R3 ale dguoio Luge, dolol gl Sl, JB Je yul uc Sol 
ab AI ol ll f 0353 dakuig 0939 AMI A9 ) B3 Si gl yo Ol 33 selowll mol Ki li 
basi gl BXE al urip al 250 NI asowl Jd "JB Takug ade AU Kal AI Jgaa 3 yo Vito Kuil :dolol - 
Kel US Wu ubi CH yo Kalo ul olg) 309 wd Cyrs 5d :JG Ai. 090SS loro AC KU 

dis G3 0 al S9) 89 gai IE sud us Logo us. SJ XS us sriuo 99 Soal 5,19 Agil 
Iss Lusc lug Ygbo Luds 4 3 ul ye WI 0d aw. 


Penjelasannya : Allah berfirman : “Adapun orang-orang yang menjadi putih berseri mukanya, 
maka mereka berada dalam Rahmat (surga) Allah, mereka kekal di dalamnya. (AS. Al-Imran : 
107). Maksudnya, mereka tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya dan mereka tidak mau 
pindah darinya. 


Abu Isa At-Tirmidzi dalam tafsir ayat ini mengatakan, telah menceritakan kepada kami abu kuraib, 
telah menceritakan kepada kami waki', dari ar-rabi' ibnu sabih, dan hammad ibnu salamah, dari 
abu galib yang menceritakan bahwa abu umamah melihat banyak kepala di pancangkan di atas 
tangga masuk masjid di masygi, maka abu umamah mengatakan, Anjing-anjing neraka adalah 
seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit ini, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah 
orang-orang yang di bunuhnya. Kemudian abu umamah membacakan firman-Nya :”Pada hari 
yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam 
muram”. (AS. Al-Imran : 106). Hingga akhir ayat. 


Kemudian aku bertanya kepada abu umamah, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah 
saw? Abu umamah menjawab, seandainya aku bukan mendengarnya melainkan sekali atau dua 
kali atau tiga kali atau empat kali dan bahkan sampai tujuh kali, niscaya aku tidak akan 
menceritakannya kepada kalian. Kemudian imam tirmiszi mengatakan bahwa hadist ini hasan. 


Ibnu majah meri wayatkan melalui hadist sufyan ibnu ayaynah, dari abu galib, dan imam ahmad 
mengetengahkan, di dalam kitab musnadnya, dari abdur-razzag, dari ma'mar, dari abu galib 
dengan lafasz yang semisal. 


Ibnu murdawaih meriwayatkan dalam tafsir ayat ini dari abu dzar, sebuah hadist yang panjang tapi 
isinya sangat aneh dan mengherankan. 


GIE td 2d TSI Olaiol dia teatag YI Uadi CAK Y OKI Iglag3 Igiol Gala 


dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan 
kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni- 
penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.( AS Al A'raf : 42 ) 


JIE lagic WI 9S) C3 Ulas US sole yo yna Lira Ju ul Uas dowayo yg ULac Lia : 


la 9 Ale Gil sus Al Jay JB yuls uogl Wis JBS sy up Samad WS das gl ac yo VI HN 
(cal pulas saw Md B3) ci an A00 yul gula bb JI ago Lg 201 Ukwll9 said Je mod Mc K1 .c 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1611) 


bdg Ld Ld sbul dd dad di HSNI Now olgaw IS GNI dll yul JiB A0g39 wuugo Id J8 S 0Sd gol € Isa lo 
SA Ola oa Bl ygsuw 2d yo dinll Usang eliol dd Jd BBXI Yo 38 olgww 1S elowll JII 493 Lia 
CU) lang cl bsYgl al D y Ugw) Lsuil 9 dl Lol Ken) Uu | lag ag KO0B ad ow Js J35 
solat 3 Uda Y Gal! Ad) Ji 238 Au 3 Ale dll lo will &b3 lala 98 Lala bis du 
J8 sal abad. (asi) JBS AU Jgawo b Ll agiol cn00 v4 dilSC J3. (US) agan Mle9 UsgiS, Ng 
(da5 lag elu) JBS Ul agiol 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Al Fudlail telah menceritakan kepada kami Hushain dari 'Amir dari Imran bin Hushain 
radliallahu 'anhuma dia berkata: Tidak ada rugyah (jampi-jampi dari Gur'an dan Sunnah) kecuali 
dari penyakit 'Ain atau demam, lalu hal itu kusampaikan kepada Sa'id bin Jubair, dia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abbas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
Beberapa ummat pernah ditampakkan kepadaku, maka nampaklah seorang nabi dan dua orang 
nabi lain lewat bersama dengan beberapa orang saja, dan seorang nabi lagi yang tidak bersama 
seorang pun, hingga tampak olehku segerombolan manusia yang sangat banyak, aku pun 
bertanya: Apakah segerombolan manusia itu adalah ummatku? di beritahukan: Ini adalah Musa 
dan kaumnya. Lalu diberitahukan pula kepadaku, Lihatlah ke ufuk. Ternyata di sana terdapat 
segerombolan manusia yang memenuhi ufuk, kemduian di beritahukan kepadaku: Lihatlah di 
sebelah sini dan di sebelah sana, yaitu di ufuk langit. Ternyata di sana telah di padati dengan 
segerombolan manusia yang sangat banyak, di beritahukan kepadaku: Ini adalah ummatmu, dan 
di antara mereka terdapat tujuh puluh ribu yang masuk surga tanpa hisab. Setelah itu beliau 
masuk ke rumah dan belum sempat memberi penjelasan kepada mereka (para sahabat), maka 
orang-orang menjadi ribut, mereka berkata: Kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada 
Allah dan mengikuti jejak Rasul-Nya, mungkinkah kelompok tersebut adalah kita ataukah anak- 
anak kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam sementara kita dilahirkan di zaman Jahiliyah. Maka 
hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau keluar dan bersabda: 
Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk di rugyah, tidak pernah bertathayur 
(menganggap sial pada binatang) dan tidak pula melakukan terapi dengan kay (terapi dengan 
menempelkan besi panas pada daerah yang sakit), sedangkan kepada Rabb mereka bertawakkal. 
Lalu Ukasah bin Mihshan berkata: Apakah aku termasuk di antara mereka ya Rasulullah? beliau 
menjawab: Ya. Selanjutnya sahabat yang lain berdiri dan berkata Apakah aku termasuk dari 
mereka? beliau bersabda: Ukasah telah mendahuluimu. (HR. Bukhori No. 5378 Juz 5 Halaman 
2 


a30 3 0o— 


Sa Pe P3 Kb Sar “aa ena AN Jet) nia J6 
Jail 652 Jd Ul Sip Elia ya». 


Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id al-Aili telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami Amru bin al-Harits dari Sa'id bin Abu Hilal dari Nu'aim 
bin Abdullah bahwa dia melihat Abu Hurairah berwudlu, lalu membasuh wajahnya dan kedua 
tangannya hingga hampir mencapai lengan, kemudian membasuh kedua kakinya hingga meninggi 
sampai pada kedua betisnya, kemudian dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih 
bercahaya disebabkan bekas wudlu. Maka barangsiapa di antara kalian mampu untuk 
memanjangkan putih pada wajahnya maka hendaklah dia melakukannya'. (HR. Muslim No. 603 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1612 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Juz 1 Halaman 149). Wallaahu A'lam. (ALF) 
MUJAWWIB : Ummi Af-idah, Kumbang Gurun, Abdullah Afif, Hariz Jaya 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/7171727449722031 
www.fb.com/notes/933996283289847 


3971. MAKSUD ALLAH MENDEKAT 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum... Saya menyukai lagu-lagu Bimbo di antaranya yang berjudul "Tuhan" kalo 
tidak salah, setelah disimak baik-baik ada lirik yang sedikit ga sreg didengar yaitu "aku jauh 
Engkau jauh, aku dekat Engkau dekat". Bukankah yang menjauh atau mendekat itu manusianya ? 
Mohon penjelasan dari para Ustazd. Terima kasih. (Nina Siti Balkah). 


JAWABAN : 


Walaikumsalam. Yang dimaksud dengan mendekatnya manusia kemudian Allah mendekat adalah 
manusia mendekat kepada Allah dengan keta'atan-ketaatan yang sedikit maka Allah akan 
mendekat dengan memberikan balasan berupa pahala yang banyak.kalimat menjauh dan 
mendekat disitu hanyalah majaz atau kiasan karena tidak mungkin Allah bersifat seperti itu, maka 
menjadi wajib membawakan maknanya seperti yang disebutkan tadi. Lihat kitab fathul bary : 


An Tn ani aa NO SI an TA AA TE  DTES 

dc lb abi dau Ci Ulo Agil 98 m5l dell 9d s5 lal wi Lalai an jl Al dcllu Ml UH 
SSI Fa lo Jel dc Rel) Jill Ul Ios « el dau OIL sulil AS y3S suWl dulu 
Kelok atas Nia AKladukaile J5 Ag sal oli bh SI 


Jarak yang dimaksud mestilah bukan jarak dalam pengertian manusia, menggambarkan kalo iman 
manusia itu naik turun, begitupun rasa kedekatannya pada Tuhan meski dalam Guran Dia telah 
berfirman, jikalau hamba Ku bertanya tentang Aku maka jawablah Aku dekat ! Allah SWT Menurut 
Persangkaan Hamba-Nya 


dxle AU (al al JB JB die AI ay 3 yA dus al Li Siram cas YI Uta Gaal Wii ceyaia (ja jas Lilin 
Ha SSI Ol Mai (SAS Abi (ISI JB SI Ni dana Ul Ken GS GUla ale UI "lai Al Jis " alug 
Adya Aisi gas Al la ee dal) S3 Le AI 3 Ol leo dal Tn 33 ada dl Ol kaga HA Ia SI 


Allah berfirman, Aku menurut persangkaan hamba Ku, Aku bersamanya ketika ia mengingat Ku, 
jika ia mengingat Ku dalam dirinya, Aku ingat ia dalam diri Ku, jika ia mengingat Ku dalam suatu 
tempat, Aku mengingatnya di tempat yang lebih baik, jika ia mendekat kepada Ku sejengkal 
tangan (syibr), Aku mendekat padanya satu lengan (dziro), jika ia mendekat kepada Ku satu 
lengan, Aku mendekat padanya dua lengan, ketika ia mendatangi Ku berjalan, Aku 
mendatanginya berlari. (Shahih Bukhari). Wallohu A'lam. (ALF) 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Ata Amrullah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/933688193320656/ 
www.fb.com/notes/934237623265713 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1613 ) 613 


3979. APAKAH NIKMAT GUBUR SAMA DENGAN NIKMAT 
DI SURGA ? 
PERTANYAAN : 


2 Kang Rholiez 
Assalamu alaikum wr.wb : Apakah kenikmatan @ubur sama dengan kenikmatan di syurga nanti ? 
Terus berkaitan dengan ayat ini : Na anda 

TSI (G3 Lead F3 CASN S3 Gudidl Angia lo 33 ) 
Yang ini sudah pasti di syurga, tapi apakah yang seperti ini juga berlaku di alam kubur ? begitu 
maksud saya sebenarnya, jika mau dipanjangin, karena memang pertanyaan itu muncul ketika 
saya membaca ayat ini.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Nikmat kubur berbeda dengan nikmat di syurga, karena kubur bagi orang mukmin hanya bagaikan 
salah satu taman dari tamannya syurga dan dari kubur tersebut terbukalah pintu menuju syurga, 
dari situ orang mukmin bisa mencium wanginya syurga, dia menjadi tenang karena melihat 
bidadari, istana, sungai-sungai, pepohonan dan buah-buahnya syurga. 

Imam at-Tirmidzi -rahimahullah- berkata di kitab Jami' (Sunan at-Tirmidz!): 


2 "yaaa wal Ke 3 Sc Uas Para) SI ep 5 Aa Us “Sori 230 Ci sal € Uu 3050 Gasa 


a00, 


DIES Kla G3 ISI. Si Up Sa SU Sa an Us Ben daan 
JB, Iban Sid Dll Sang All Slul3 3 Dll Sob HE guig G0 SN GS Ul lol Dg La 
Ul bal SI Yg Las Y Jali J JG SAI gl all Kali 2S B3 ASI ol bd Hiti3 og Led Ki 

s5 ala LEiP JB Ih seuto Sia all Uwag Ada Sala 3 WI Sogb clean 09 TARI UR 
LAN HIS Sd lelang JS genlob alay le All sluo dUl Iga, JB JB AS CabI9 ale Sau 
dang ing LAI cai LG Ls Uril Ls La) 93 & bio Isaly OI 3 Luis Gaia d all LAM: JB 
Sal LA S0 A33 SARI SI: alug le dl lo Ab Jata) JB JG lum dl 4 KA K3 
Na SE 3 Oo 3 

d95 00 lgad Soy lo die Jiig leub 0 asing lgowwig L59) v0 all SI (dll dll Ub dl ato) 
b)bils dolssls boolailg ld 91289 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih at-Tirmidzi, telah 
menceritakan kepada kami al-Gasim bin al-Hakam al-'Urani, telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin al-Walid al-Washshafi, dari “Athiyyah, dari Abu Sa'id (al-Khudri), dia berkata:(Pada 
suatu hari) Rasulullah —shallallahu 'alaihi wa sallam- memasuki tempat shalatnya lalu melihat 
orang-orang (di sana) seakan-akan pada berseringai tawa. Beliau pun bersabda:Ingatlah, 
sesungguhnya seandainya kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan, niscaya kalian 
akan dibuat sibuk dari hal yang kulihat. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat pemutus 
kelezatan, yaitu kematian! Karena sesungguhnya tidak ada satu hari pun berlalu kecuali kubur itu 
berbicara:"Aku adalah rumah keterasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah 
tanah, aku adalah rumah cacing-cacing.”Apabila seorang mukmin dimakamkan, berkatalah kubur 
itu kepadanya:“Marhaban wa ahlan! Ingatlah, dulu kau adalah orang yang paling kusukai yang 
berjalan di atas punggungku. Sekarang aku diberi kuasa untuk menanganimu, dan kau telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1614 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kembali kepangkuanku maka akan kau lihat apa yang akan kuperbuat kepadamu.”Maka 
diluaskanlah baginya kubur sejauh pandang matanya dan dibukakan baginya pintu-pintu menuju 
surga. 


Adapun jika seorang hamba yang keji atau kafir dimakamkan, berkatalah kubur itu kepadanya:“La 
marhaban wa la ahlan! Ingatlah, dulu kau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas 
punggungku. Sekarang aku diberi kuasa untuk menanganimu, dan kau telah kembali 
kepangkuanku maka akan kau lihat apa yang akan kuperbuat kepadamu.”Maka disempitkanlah 
kubur baginya hingga menghimpitnya dan membuat tidak karuan tulang-tulang 
rusuknya.Rasulullah —-shallallahu 'alaihi wa sallam- memerikan hal itu seraya memasukkan jari- 
jarinya ke celah-celah di antara jari-jari lainnya, lalu bersabda, “Lalu Allah mendatangkan baginya 
tujuh puluh ular naga yang apabila satu ekor saja dari ular-ular naga itu meniupkan nafas di bumi, 
niscaya takkan ada sesuatu pun yang tumbuh di bumi selama bumi itu ada. Lalu ular-ular naga itu 
menggigit dan mencabiknya sampai hari penghisaban.”Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
mengatakan, “Sesungguhnya kubur itu merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga 
atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka.” (HR. at-Tirmidzi) 


Sedang yang berkaitan dengan ayat di atas itu belum kang rholies, ta'bir di atas ada sedikit 
penjelasan hadisnya dari kitab tuhfatul ahwadzi. Dalam hadis cuma disebutkan salah satu taman 
syurga dan pintu syurga dibukakan untuknya, oleh pensyarah hadis dijelaskan bahwa dari pintu 
tsb mukmin yg didalam kubur bisa mencium bau wanginya syurga dan dia menjadi tenang karena 
bisa MELIHAT bidadari, istana, sungai-sungai, pepohonan dan buah-buahnya syurga. Jadi baru 
MELIHAT saja, belum merasakan sendiri. 


bdg wo bed Sau las due Sig Lau yo pitung legsig lang, wo aU SI (Al adl Ob d Rig ) 
bobilg dobasls bdoleilg Ld  1089 


Mungkin Kesimpulannya memang sama-sama nikmat, tapi fasilitasnya saja yang berbeda, ibarat 
syurga itu istana, maka kenikmatan kubur hanya bagian kebun di halamannya, kita bisa melihat 
apapun yang ada dalam istana tanpa menyentuhnya. Semoga gambarannya demikian. Wallohu 
a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/934220943267381/ 
www.fb.com/notes/934 730626549746 


3985. HUKUM MENGUBUR KEPALA HEWAN AGAR 
TERHINDAR DARI GANGGUAN JIN 
PERTANYAAN : 


2 Membaca Menyimak 

Assalamualaikum. Bolehkah memotong kepala kambing untuk membuat jembatan ? Sudah sering 
terjadi jika kami tidak meletakkan kepala kambing dibawah jembatan ,maka Jembatan selalu 
Ambruk .Mohon sundulkan jika sudah ada dalam dokomen 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Tidak boleh mengubur kepala kambing dengan kayakinan bahwa hal 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1615) 


tersebut mampu mengrhindarkan gangguan jin. Boleh menyembelih hewan ditempat tertentu, 
dengan niat tagorrub kepada allah ,dan menyebut nama Allah saat penyembelihan, dengan tujuan 
mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin ditempat tersebut. Adapun dagingnya di 
shodagohkan dan di konsumsi oleh muslimin. 


Contoh Kasus Lain adalah Selamatan Jalan Raya. Bagaimanakah hukum selamatan untuk jalan 
raya karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas dimana warga setempat menyembelih hewan 
misalnya ayam untuk dimakan bersama? (Hanif Mojokerto|. 


Jawaban : Hukumnya ditafsil (diperinci) sebagai berikut: 

(1) Boleh, jika dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan terhindar dari hal-hal yang 

dilarang. 

(2) Haram, jika tidak dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengandung 

larangan agama. 

(3) Kufur, jika dimaksudkan untuk menyembah kepada selain Allah. 
Seperti dijelaskan oleh Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Barangsiapa yang menyembelih hewan 
sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menolak bahaya Jin, maka tidak haram. Tapi 
juga tujuannya adalah untuk para Jin maka hukumnya haram (hewan sembelihannya dihukumi 
bangkai)" (Fathul Mu'in). 
Dan lebih lengkap penjelasan Syaikh Abu Bakar ad-Dimyathi "Apabila mensedekahkan makanan 
tersebut dengan tujuan mendekatkan diri (tagorrub) pada Allah agar terhindar dari kejahatan jin 
maka tidak haram karena tidak ada tagorrub pada selain Allah. Apabila ditujukan pada jin maka 
haram hukumnya. Bahkan apabila bertujuan mengagungkan dan menyembah pada selain Allah 
maka kufur karena digiyaskan pada nash dalam masalah penyembelihan (dzabhi)". (I'anatu al- 
Thalibbin II / 349). 


BT H122) will 
di oadla Uya Sunio S olles ai Lis Hi sat gl Ll l did 0 Lita SSI (33 Lo "SI 1) 
di all ga) odle3g Ailouw Al JS ts masi ASI call ale die call un BA "dg39 2x59 Wllsi 
SI (as "Dow Ol Jg3) Naa UX 3530 Mud Vlog S3 Slam al :939 Sc wal 
la 3S wall bolong all 3128 al Ji Tyo ad Log KN pa Ll ll LS Y all Maia R3 al 
Al Bali ba ya 


Dengan demikian, supaya terhindar dari hukum haram bahkan kufur, maka harus ditujukan untuk 
ibadah kepada Allah semata dan niat bersedekah, baik selamatan jalan raya, pembangunan 
rumah, sedekah bumi (Rukat), dan lain sebagainya. Wallohu A'lam. (Rz) 
http://hujjahnu.blogspot.com/...selamatan-jalan-raya.html 


Beberapa Referensi Tambahan : 


sudi 68 pd aili Nisug 29011 68 dil yoy LS sdscay oo « dan dn Landa Wita 
OLAJI RW gd All ul slticl Ro Gilogo 2428 99 Wlei Ul ago Jgill JS lg 4989 Oli Ul 199 yo 
Al. Ad KS Ulg 051 ae HW dUE 499 2901 03 jidall 


(68 1212 2) - 0m Saleb dll Kadis ima dus, 

sls lay ad 4S 9 dldlalI Ulu yo 99 Jgu 9 WI AS d5 a09 Sio A5 boledly Sel AS :TimiB 
poli ol9 04 ASS day ya all 20 sambal 40 Aatul ya3 lbh Adlulla Dual le Ins0 lu &. 
Gol ang LS AS NI 09S3 Ul Kuna leiog .d0 Sob Sala dl dls yo dl Sg PWI 9d sell Gnilg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1616 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


»Sal los al el$g dulis Jasa dala yo Lead ASI cabalg us Xl wd 49 dulu sal los all 
yaa alta gl Su € ul yaa Je ll Hu yo A90 HO , US dg ba asal Han 
LA 


| 67yo) oo ala 
pong! a95 doligoll abal 3d 0 4e9 End 29) Ugal EU lg Gold WM X9 alel 2159 ol 
Al ea Jal Jas yog Wdlallislc 09 do pall yg 0 sd Kalo 429 dmooll a99 


(11016 / 12) well al wu 
yo Egi sdg Galsb ogilsy Ul SI bila dls dobel bud wan 33 K0 SNI ac lo Leul Jail yog 
Hal Id 99 agoilig Gale ls Ol clad sls Jiya gl jas gl cus g5u mulosig Sg0c bulsi ol Ubll 

Al bal LAI yo du 


(286. / 22) weiall isl Jlssl 
Lay Lal! sila Lal Samad al Lala gl doy£ gl Bulu SIS 5955 paid yo US bul ade Igissl9 
dilatNI 5950 X9 JB Ul adl sell Ulgul laci gdg 4S UB el gig pexillg silgSl9 yuli yo lesbi 
al 3 9559 clugoll yo sesuiu dp,uslg o olgl Juiol9 dbila5 clad 3 yall 


SI 05 (349 : 1012 @)-owJWl Will go wusdl H3 

JI 0 Uas SI (R33 Yo iB A33) a55 pda gl awal Uc va RAN dls dl Li 3 v0 ii 
dc ac pall ya RO 939 0x59 Oles AJ ioledl9 Lil ami SI (Hlli Lis 939) middl ol sll gl 
Wyog ang Sl ny al Jgig ac wall as Cl ya) Mllaig Ular dll « ul SI Ls wall si ul 

aad pa Ul dl bis Y gal mantu ud gl SI (23 sd Ma gl A33) 0 yel Y Al any JY 3530 dibud 

sni dob3 gl ulah sil dis Td loud 30 LS 5S pal iolllg Uji M3 Ul Io Kise dibd MU ,Log 

PIKAT 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/877390578950418/ 
www.fb.com/notes/934867309869411 


3995. KEBERADAAN NABI ADAM DI SYURGA PADA AWAL 
TERCIPTANYA 
PERTANYAAN : 


? Polem Useuman 
Assalamualaikum semua...Ana mau tanya, Di dalam syurga kan tidak tidur, Lalu mengapa Allah 
mengambil tulang rusuk Nabi Adam as saat beliau sedang tidur ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Syurga Nabi Adam as berbeda dengan syurga yang tidak ada tidurnya. 
Dhohirnya ayat menunjukkan bahwa ibu Hawa diciptakan sebelum masuk ke syurga. 

- Kitab @oshoshul Anbiya' (1/13) : 


all d5 959 Oil Saul al Lg "Jai all Ko al Ja33 JS « US sls3 Hu JP swata OGSI 058 dlu 
"OLI 3d jal 393 lag ol PPN PN TA 


Menurut pendapat lainnya bahwa syurga yang ditempati Nabi Adam as bukanlah syurga Khuld , 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1617) 617 


Karena disana Nabi Adam di taklif tidak boleh makan dari pohon tersebut, Nabi adam tidur , 
Dikeluarkan dari sana dan iblis masuk kesana. Semua hal itu menunjukkan bahwa itu bukanlah 
jannatul ma'wa. 

- Kitab @oshoshul Anbiya' (1/15) 


aa A6 SS adl ab G0 Kb VI Gd AK OY SI TS KJA GiSul ol BSI Jo :Gs33I JB3 
S3loll HS USS £ Ul ily lan 1x3 G3 Gaal le J53 io @SI3. 

WS anis Cal 0 USI3 Wp Uj Ulita9 Sio Uh 99 yale yy WII 03 SES un gal 5 3SS0 Jaall ISpg 
Mw 3 YA swag «5 lea 


2 Sunde Pati 
Wa'alaikum salam. Dalam kitab Bada'i iz Zuhur juga dijelaskan bahwa Nabi Adam dan ibu Hawa 
dimasukkan surga itu setelah pernikahan mereka. Wallohu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/93484 7679871374! 
www.fb.com/notes/935781663111309 


4018. KEHIDUPAN PARA NABI DI ALAM KUBUR 
PERTANYAAN : 


? Polem Useuman 

Assalamu'alaikum ada sebuah hadis, jika ummat memberi salam kepada Nabi Muhammad, lalu 
Allah mengembalikan ruh Nabi agar menjawab salam. Dalam hadis yang lain, para Nabi mereka 
hidup di dalam kuburnya. Pertanyaan : Kehidupan yang bagaimanakah ? apakah sama dengan 
hidup di bumi? 


JAWABAN : 


2? Muhib Salaf Soleh | 

WS 3 9 WI dos, 9 dll SAE 9. 
Kehidupan mereka para nabi di alam kubur sama seperti kehidupan mereka di dunia dengan jasad 
dan ruh mereka, mereka sholat , dan ibadah-ibadah yang lain di kubur kubur mereka dan mereka 
tidak makan dan tidak minum. 


Ay sbgpull Bilal ala elus Blus 63 sLSSNI clul, 

0 313 99 a90 100 Dl agity 9 Lia 99 agilaS sud! 9 selagi 9 Eli Alas! KS al ab Tuti JB 
Y 9 asn Yi dian Lg law All Eli 3 E2gSA0ll sil Oia elSS 9 lgs Dus serto Dual OS 
lol 9 Sluidl 9 alel adl alis AI Yo Wall 48 KulS LS Lego Ul NI ya Ul diisi Bl le39S yo Asha 
Sasa sila ah alis ol ala SS las JAS BIAN, 


Akan tetapi walaupun mereka hidup dengan jasad dan ruh mereka, Ruh lah yang mendominasi 
kehidupan mereka maka dari itu mereka bisa berpindah pindah tempat dengan sangat cepat 
seperti kisah isro dan mi'roj, rasulullah melihat para nabi sholat di kuburan-kuburan mereka lalu 
mereka ada di masjid agso lalu mereka ada juga di langit padahal kesemuanya itu dalam waktu 
saat itu juga (waktunya hanya sebentar). 

Jadi jika seseorang telah meninggal, ruh lah yang mendominasi sebagaimana ketika di dunia 
jasad lah yang mendominasi. Wallahu a'lam. (DA) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1618 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IE yo ima Kla Sale Ly In50 Spul Sudi Gang! ale Cikal Bgio, 

5 ono3NI snwall 9 mel Tn) AI Ad 393 99 aku elus Au 9 le Al Kalo wal 35 08 JKN 5 
sus YG Jisy Lai Y al9)3I Jlssl 9 Zl9)U Kg ago Wall 4N Aan sbb 4 Ol gowa 99 pel A3, 
Ai gal Maa Un Ne al na SI Slam asi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/936270579729084 
www.fb.com/groups/piss.ktb/935088789847263/ 


4028. BENARKAH ORANG MUNAFIAG TERMASUK KAFIR ? 
PERTANYAAN : 


Assalaamu alaikum wr. wb. Orang munafig termasuk kafir bukan ? | Santriwati Dumay |. 
JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Sebenarnya Nifag (munafig) itu ada dua yakni : 

1. Nifag akbar, pelakunya termasuk dihukumi kafir 

2. Nifag ashghar atau yang disebut nifag amal, pelakunya tidak termasuk dihukumi kafir. 
Jadi Orang munafiy memang bisa termasuk dihukumi kafir, bahkan lebih parah daripada kafir, 
sebagaimana penjelasan kitab kasyifatus saja syeh nawawi banten. 


Kufur dibagi empat, yaitu : 
1- Kufur ingkar yaitu tidak mengetahui Allah sama sekali dan tidak mengakui-Nya 
2- Kufur juhud yaitu mengetahui Allah dengan hatinya tapi tidak mau mengakui dengan lisannya, 
misal kufurnya iblis dan orang yahudi. 
3- kufur 'inad yaitu mengetahui Allah dengan hatinya, mengakui Allah dengan lisannya tapi tidak 
beragama dengannya, misal kufurnya paman Nabi yaitu Abu Thalib. 
4- KUFUR NIFAA yaitu mengakui adanya Allah dengan lisan tetapi tidak meyakini dalam hati. 


Hialy yA Akualg dagill jiu del SI, wil alas Lilo pki ULS 99 siy uidl Sa20 JUTEVUI 
2923 219 JII 5S #alusi dsppl adl mwiiy9 0 Jowo se020 09 sb ale lo JSI & sll 939 siwll gag 
Ul ya ly 22 269 day Hay Yg Yoo dil Im Yul s8 JKN AG (Ilii j9 Se S9 
SiS9 (89:5 au (2)) Kau TAS s8. lo del lal "oles all JB s9gall9 yel SS Luh sa Ng uli 
Sa20 Ld € Ma an ala AG ag Yg ah man AA dala 
"an ol nd Sla6S Inl oli Sl Bau masa anus JAS ola Nall Yel Ws dual ss 23 

ol cakilh aisy X9 Ulule 


Dalam surat an nisa' ayat 145-146 Allah berfirman : 
Ialsig Ul | gwoiclg 53013 926 Gali NI hai Ad Sai Us Pu) go Jia dl 99 Gaib 5 | 
Lukas K3 Gaia all all CI gang Emiogall 8 Ro S6 wJ Sada 


Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari 
neraka . Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang 
yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah serta dengan tulus 
ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah Maka mereka itu bersama-sama orang yang 
beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. 


- kitab tafsir ibnu katsir (2/442) : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1619 ) 


Bandel a33 des 33 dolesli mar "as GW do dia Sl ali 38. esasliall- al) Serdlai 351 


Firman Allah : " sesungguhnya orang-oran munafig itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah 
dari neraka "maksudnya kelak di hari kiamat, itu sebagai balasan atas KEKUFURAN mereka yang 
tebal. 


- kitab tafsir al gurtuby dalam tafsir surat an nisa' ayat 145 : 
ai doll SS 0 USoi9 dilo& 4 S9 074 Jalal 4 doll sdg Jiwil jul 99 JalidU . 


Maka orang munafik berada dalam tingkatan neraka paling bawah yaitu neraka hawiyah sebab 
tebalnya KEKUFURANnya, banyak kejahatannya dan pengaruhnya dari menyakiti muslimin. 


- kitab tafsir al baghowy (2/303) : 


(AW agan Ienalslg) dUL Igiig (JUL Igouoiclg ) aeloc (Isnluolg ) Isiolg dlkull yo (Isub cas NI) 
Hal Uh us J9. All AS Ill YA Alb KPAI SI, 


Firman Allah : (kecuali orang-orang yang bertaubat ) dari kemunafikannya dan beriman ( dan 
memperbaiki ) amalan mereka (dan berpegang teguh pada Allah ) dan bertagwa kepada Allah 
(serta tulus ikhlas menjalankan agama karena Allah ) maksudnya ikhlas dengan hati, karena 
kemunafikan adalah KUFUR golby, maka hilangnya kemunafikan adalah dengan ikhlasnya hati . 


- kitab tafsir al kabir : 


B9 SI oo os Egi ll a39 1 ASIN 9 ali MY LSI s0 Lie al Salioll US lal: del JI dual 
S3 wsokuall ji ul le BNI pgiSay pd cg sabeu I93S Lal ppi Luag « Alalag pl el jail 
USS yo saj gali dil Ja Ulu dag « ailioll £ XD 10 doll elLat Cu elly SI 9 uu 
BII. 
J 


Ketika kedaan orang munafig lebih berat siksaannya daripada orang kafir karena orang munafig 
serupa dengan orang KAFIR dalam KEKUFURANnya, dan juga digabungkan padanya jenis 
kekufuran yg lainnya yaitu penghinaan thd agama islam dan pemeluknya, dan sebab 
sesungguhnya mereka memperlihatkan keislaman memungkinkan mereka utk melihat rahasianya 
orang2 muslim kemudian mengkhabarkannya kepada orang2 kafir maka jadilah cobaan muslimin 
menjadi berlpat ganda dari orang2 munafig,maka karena sebab-sebab inilah Allah menjadikan 
siksaan munafik lebih bertambah daripada siksaannya orang kafir. 


Dalam kitab Kasyifatussajaa halaman 84: 


mil ASI akolg dosill jim de) 2S mill al wle Laila! pil UUS 99 gi sll sono JB (ii) 
Y Jowo) sena0 d9 sal ale lo JSI & will 909 Jill 9g 

Siku 459 slic 4459 »922 249 II LS #alusi dop ol swtiy9 

ay His Yg Yuol dil is Nu sa JIKINI 2453 

19950 lo pls lali nllas adil JB Sagala aula) AS lah ja Yg dal dil Dul ah s gs! site 
4 Ig 

om uli cuale silgJgiy Cup Kal yul JAS Ay ay Yg Aiu ing Aly lil Igo ul 3D dll S9 
Lo Slby Tawa sunan) PE dau alis gl Hola Yadlip Ag all wp 34 ya PX Sam 

Al ca Siiey Yg Ola js ul 993 Ill SS lol 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1620 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Asysyarif Ali bin Muhammad al Jurjani dalam kitab Atta'rifat halaman 298 menjelaskan : 


X3 UlsAl sebug « Iskial LSI Lausy AJI 3d Gala 


Imam al hafizh Ibn Rajab al hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 50 halaman 2-3: 
ulbulg «JI lela Sallg Eli oi yo 3d HE 93 Ill Gl uas dell Jai d0 ud SAI 3 
Dik 


AS 9 AS) Nog Alb Ula IlaiNl sgku Ul gdg « SSNI Skull : ladanl: Lnowd dl mui El 49 9dg 
all aluo - Gull xgc ade « US SJ Gile ga Isa « Auasy gl US all yA lo Ulu « SNI agallo 9 
AW 0 Jis ISI 8 abal Ul seslg « aduiSi9 lal Ky Ul J9 « - alug dalc 

S3 WI Lo gbudg «idle Owl seba Ul 329 « Josll lis 989 «soil Slaul : utillg . 


Imam Nawawi dalam Syarh Muslim juz 1 halaman 150 : 


(« JB Gei 3 « GISI 53 ISI « LAS GS ISL SB Gaball &l ) : dal95 1599 

ad gai Sl Gikoall ala! 43 S9 JLasil Osd Gl AS Yo We ella J0 dEl5 982 Lao Cusall IS 

aldi 

al) Gilis 38 A3 «4 Ale KS) N Jlasll 0d Ja33 lala uli, 6508 5S La Ul de slalell gaSI 353 

AS slalells All cas 53 1553 . Jlkosll 038 19225 alus ale Al akad Lgi 33SI € OB OI 9g 

Kia. 

olias 53 elalo)l SKS USI3 « JK cd AI 3634 A8 adl Um IS. 

ani ulkog « dls Jas Jkasil asa Ul alas Yi : LUSA awal 383 95813 Usiisall db sb 

9 29539 cisall 3a9 « SI Us leo 3 JK 5 16. AINSL SlSiog « Jlasil 0D 49 Sila 

uslill jp 058163 « dd33 « Gntilg « 08293 « BS Yo 3 3 Bli ya Jlosll 9d Koo . 

SKI Ilis Halo DI Iaay alang WE WI lo Hi 3 J3 . AI Gi s5 Soga NS 98 sala gl 

Jkkosll 58 Laka EeEBlSL Gill ya baal LaE G3b3 US ) : le alun alis. 

S9 JK 3d IKg3 ad IS Gaal LI Co S8. We UE Jail osd UB Jas Id : slalall yag JB 

C3 una 

Sell Jl ai IS wiso Lil : JS Kla la 56 abis A6 dl as Hasi ae sil Ao Ii 93 
Jasll $ 


Kesimpulan : Nifag (munafig) ada dua yakni : 

1. Nifag akbar, pelakunya termasuk kafir 

2. Nifag ashghar atau yang disebut nifag amal, pelakunya tidak termasuk kafir. 
Wallaahu A'lam. (ALF) 


MUJAWWIB : Abdullah Afif, Mas Hamzah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/936324376390371/ 
www.fb.com/notes/936841496338659 


4033. NASIB ORANG PEDALAMAN YANG TIDAK 
TERSENTUH DAKWAH ISLAM SAMA SEKALI 
PERTANYAAN : 


? Mashuri Blajar Wras 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1621) 


Bismillah... Assalamu'alaikum mohan obornya bagaimana bila orang di pedalaman yang belum 
tersentuh oleh penyeru-NYA padahal yang terkena hukum adalah yang telah sampai namun 
menolak ? duduk plonga-plongo menunggu jawaban... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Menurut agidah ahlus sunnah wal jama'ah, orang pedalaman yang belum tersentuh oleh dakwah 
penyeru-NYA tidak terkena taklif, sehingga tidak berkewajiban apa-apa. Jadi orang pedalaman 
seperti itu yang tidak mendapatkan dakwah islam sama sekali maka kelak mereka akan selamat 
dan termasuk ahli syurga. Wallohu A'lam. (ALF) 


- kitab nihayatuz zain (1/9) 


siy KO sg SI jual woel G3 0 B3 sepy LKO ye Pl 33E5 Gali A3 Ja dalas Las y03 
dia il AKSI A8 0 ab 3 Y 05 dll LN lab GS J3 elly all adl db Y SI 


- kitab tafsir munir (15/48-49) 


Ala, mela ad oil (Jas ll eat 8533) Ball Jal ul de Ygta3 Canii 0S Judao US log @l Jxs. 
Ad Uilo5 98 Jd Losoms ad wall Kill» ll 99 aglliolg lola Jl adg d9call agali ala Igilog 
S9 JUS #d3blg Ul JI exo 2d Igilo cal JSI LS sesal 3g Agliog “dal Jal yo gsb 
Ol LS pg alug lg lc Al sduo Jguw jl diy “disall 0g yuli lo II Try moYlg ugiso 
yo “eitllkiinlI 99X 549 Dot & logo lg Kdi955 agali al yo JIN Ciluol dll das, wdl sell 
Aa TI WI 199 2 X3g3 eLilo5 193 DKSIIS & Igiody plg Gil yaK09 V9cs pelak 
Gill ag 0.3 24943 cdatup gay Ol dug5SO Lb sus Ulg 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/937392426283566/ 
www.fb.com/notes/937717456251063 


4065. SEBENARNYA SIAPA YANG AKAN DISEMBELIH 
NABI IBRAHIM ALAIHI SALAM ? 
PERTANYAAN : 


? Uais Purnama 
Assalamualaikum,para ustad/zah, mohon penjelasannya dan bimbingannya, siapakah yang akan 
disembelih nabi ibrohim as. Putranya ismail as atau ishag as.?Terimakasih.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaykumussalaam ... yang akan disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi ishag alaihimas 
salaam, itu adalah pendapat yang shohih. yang mengatakan bahwa yang akan disembelih adalah 
Nabi ishag, dia mengambil kisah tsb dari nukilan kisah bani israel yang telah mengganti dan 
merubah kitab taurat dan injil. Dan mereka mengganti dengan tangan mereka tentang kisah ini 
dari kisah sebenarnya yang telah diturunkan dalam kitabnya. Wallahu a'lam (DA) 

- kitab al bidayah wan nihayah (1/442) : 


Pul le Juclow! S5 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1622 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


9D SJ Logksl9 Logis! YA gw JII Ulubal Ula OLS AI pd yel USIG « US$ 6S uga JSI US 389 
Jalal pala! 0 dual lake & wall abusil ld G0 Jul pan yal Ko Juclowl Rpm ole Rul « 
Jpsidls alas lnlala 198 2x9 Lali cra Jl yul gi A3 yo Olah los Jlbul 38 RAI ul: JB yo3 
TE Ugal na SU Sg enol sal o dsul as Kar gsrgasib Nala 

»Jg laslg « dis Oi loig Cw y0RI yo dl 4X9 J9 Jaclowl « ol pls yi 388 JII oo Jis lowul 949 
Kala Gueng Sania 3g. AlanN slah dis laa LI Sat up Aa Ala gada Su 
SA 98 aib imo! 98 9 Gl lol « dia Buic SO yo majI Oalg 2259 UUS MN Eguall 93 lol dl 
Sala sn aula laga Ag3 la Inai ni nm sala ol ama oail dah 
aje NSgig dil Aas el39 « Jill VI slallg sll yo lngao yaa) li lagS jig « Jitoll Asi viSo Jas « 

5 ,sxnll 98 sesal! Jo) an Ig. » JeSlg Ula GEN cuma pa S9 Tuli dl dl logo | 
JS NI dalsy JauDug «Say X susallg £ Jali Tag ba yo sala S ml Tae las yo upl LSG « susollg 


Ja Ay . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/931458920210250/ 
www.fb.com/notes/939823626040446 


4066. SIAPA SAJA YANG MENDAPAT PERTANYAAN 
KUBUR ? 
PERTANYAAN : 


2 Coco Soed 

Assalamualaikum, pertanyaan : 

1. Apakah pertanyaan malaikat munkar dan nakir ditujukan kepada umat Rosululloh SAW saja 
atau juga di tujukan kepada umat umat sebelumnya ? 

2. Apakah anak-anak juga mendapatkan pertanyaan di dalam kubur? mohon pencerahannya 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. 

1. Menurut Hakim at tirmidzi dalam nawadirul ushul bahwa yang mendapat pertanyaan kubur 
hanyalah umat ini secara khusus, karena umat-umat terdahulu sudah ada utusan yang membawa 
risalah kepada mereka dan ketika mereka menolak maka siksaan dipercepat atas mereka. 

- Kitab Tadzkirotul @urtuby (1/414) : 


ios dn OA 199 Cyall Jljaw laslg 1Jgn6NI pal gi 98 SS. lil mc gl JB, 
dll csy lali sole Igls9c5 Ig siclg “Jul CS Iga 158 Ulu JL gili Jaw s5 3 m0 UN 
Clell nie eluol fewollall das» NI elliku jl lagi "Jl SLS lsg diss JL mag ale alil colun Isa 

Aa 1d 93 JS s5 Hull daclg 


2. Anak kecil yang belum tamyiz menurut imam gurtuby dalam kitab tadzkiroh berpendapat bahwa 
dia ditanyai dalam kubur, ini adalah pendapat yang dinukil dari madzhab hanafy, sedangkan 
ulama' syafi''yah bukan hanya satu berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz tidak 
ditanyai dalam kubur oleh sebab itulah tidak disunnahkan untuk mentalgin mereka. Walllohu A'lam 
| Rz| 

- Kitab Fathul Baary : 


ME ang duta uc Jgiio 909 « Ily dil 8 Saul 98 subsdll 2338 « sumoll 46 Jalal 49 Llislg 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1623) 623 


sebel usa sid 3 anal aras oo 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/939777289378413/ 
www.fb.com/notes/939907092698766 


4070. MENGAPA KITA BERSHOLAWAT MENDO'AKAN 
NABI MUHAMMAD SAW ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum wr wb. Mohon pencerahanya, Apakah bersholawat itu mendo'akan nabi 
Muhamad ? Kenapa harus dido'ain kan beliau kan sudah sempurna ? Terima kasih yai.. (Siti 
Khotijah|. 


JAWABAN : 


Wa' alaykumussalam warohmatullohi wabarokatuh, memang benar bahwa Rasululoh sudah 
sempurna, tapi fadhilah Allah tidaklah terbatas. Kita membaca sholawat kepada Rasululloh agar 
beliau derajatnya bertambah dan Rasululloh terus menerus selamanya naik di kehadirot 
kedekatan dan fadhilah yang sempurna. 
- kitab durrul mandhud ibnu hajar (1/48) : 


Ale Xl sad Kala bolu dl 30 oil Calku Al iri akug Ale ll Kas Ale DAA 93 ul Hop 
Judi Balgag Ol LAS 9d GEN Als Ilyg Y plug le dl Ko 389 Aoleilg adles dll Jual, 
elgiil Yg LI UE N es 93 Klsb3 diol Dcu dd Juna ul eh 


Pendapat yang lain : sholawat dari seorang hamba adalah doa, doanya hamba ada kalanya agar 
kebutuhannya terpenuhi oleh Allah atau seorang hamba memuji kepada kekasih-Nya, menambah 
kemuliyaanya dan mempopulerkan sebutan dan pangkatnya. Tidak diragukan bahwa Allah 
menyukai itu begtu juga Rasulnya, jadi orang yang bersholawat telah menggunakan permintaan 
dan kecintaannya untuk mencari kecintaan Allah dan Rasulnya dan dia mengalahkan pencarian 
kebutuhannya sendiri. 

- kitab durrul mandhud (1/49) 


ade yui uk gl esilgnd oles lil elsi lol ausdl slcng eeles Ml yo alug Uc dll ako ale Dki 
$ ulc ska Uguw ISS9 Sa di Al « ulek Ng (UI 9 059 lgaiul 9 Ady sii 99 Na yag (Ja 
ade Gilang dll Jil 388 casilgs db ade dls Jilg gw 9 les WI Ulao lb dll die 9 Uli H5 
pall see sallogolar Ls: 


Ibnu sirrin ditanyai tentang masalah doa dan istigfar untuk mayyit yang masih kecil padahal anak 
kecil tidak punya dosa, beliau menjawab bahwa Rasululoh shollallohu alaihi wasallam telah 
diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang dan Allah memerintahlan kita 
membaca sholawat kepada beliau, ini seolah-olah memberikan isyarat bahwa doa dan isrighfar 
tidaklah melazimkan adanya dosa bahkan terkadang adanya doa dan istighfar adalah utk 
menambah derajat kedekatan,sebagaimana isyarat istighfarnya Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. 


d yi pkag Ade dil Lako b Ula -A Ls Y ul R0 yen! Cyall Bit elo GS Lg yaa al Jia 
S8 Ja aa 3929 malas N A00 sleall ld) satu lo saldo Hull bolg 12 log A53 yo HS lo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1624 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


850 Wo Ala agall 99 alwg lc ETIKA O besiiuul All ig OS al Ob» bol USS) 


Jadi rasulullah tidak butuh pada solawat kita akan tetapi kita yg membutuhkannya , karena 
sesungguhnya solawat kita pada rasulullah untuk menampakan akan keagungan beliau 
sebagaimana allah tidak membutuhkan pada ibadah kita akan tetapi itu agar kita mengetahui dan 
menampakan akan keagungan allah . 


dinsisige AGS 5535 hn Alal ala pls cal adl le sal ane LAI JAS. 
| Sd ob sgp poktioll Jlgual 9: 
S Ld ala 9 ul dil das Aesls lo3 A0 9 le kal! 3d Wes all 6 ISI. 


NI 9 lal Wes ad alas 9 le Al Kao Ml DL Jp: Odi HI Salall AI Als sb ec Ulsl 
S3 bule ng Oles Al ul loS Analisi JLN Sd bosl 9 ale dil Nu R0 SiNall 0S ll dala NG 
Ole Lyial bule Gini Lio Aoki J5 gd loil 9 Wll Jd dsl5 N 9 dus. 


YAN Sob Mill. len 9 £ yA mod y09 olesi! ASLI 09 dos) dl 49 9 Dlallg 


ball da: 

JU Alun) Sowill da Jl Eh solac dai All os 5 SI (alug) lolasig lela Al os «si (AVI Koluog) 
bis Yuu dawai jl "Ul Juolall Jai lgal3 Akols guild dos Jl Ul J3 UB SSos Juclowl 

Y bo adl LAI ad oa Jep NE LA Juni al doa) Iling NI LB9 yo lo 3 LSI al doa, Ulb ulc 
Sup all Sugih mama Ja HI Menma data Ul Kat N LSI mall ale le Li uny Rain 983 J dulei 
dd ganRo Jus 


- Kitab Tuhfah Muhtaj : 


. db sle59 $ e MA un 9 si oaosll « 9 Olesi Sila! UP9 « (alas € di 9,20 das) Ul US oli 
dE3 S3) 


Imam ashari menyatakan, adapun maksud, Alloh swt bersholat kpda nabi, bermakna rahmat dan 
ta'dhim, adapun showatnya malaikat ialah memohonkan pengampunan sedangkan sholawat 
manusia dan jin bermakna doa. 

http://www.islamicbook.ws/asol”65Cshafi/mgni-almhtaj-001.html 


- Kitab Kasifatussaja : 


eat "SINI 3 Kerah pl La dal ebi ASEAN 33 pb AAS ale Ga" Talang Ale ANT Alia 
Ian kada PN Ad Usah Ie s0 Sin Kla 8 3 ag | JAN Ula yu yaa 3, sb AE 13 al Jas ILLSA Sae 4 


Siapa yang menulis sholwat pada sebuah buku,maka malaikat akan senantiasa memohonkan 
ampun selama tulisan sholawat itu masih dalam buku tersebut. Wallohu A'lam. (ALF) 
http://www.fatihsyuhud.org/2013/06/rohmah-barang 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Ghufron Bkl, Wong Cilik, Muhib Salaf Soleh 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/938143879541754/ 
www.fb.com/notes/940426035980205 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1625) 


4071. SIAPAKAH MALAIKAT KARUBIYUN DAN 
RUHANIYUN ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum. Mau nanya siapakah malaikat karubiyun Dan siapakah malaikat 
ruhaniyun.terima kasih. (99955 ,9l 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum Salam. Malaikat karubiyun adalah pemimpin para malaikat, yaitu malaikat 
mugorrobin. Ada riwayat bahwa tempat tinggalnya angin adalah dibawah sayapnya malaikat 
karubiyun. Malaikat ruhaniyyun adalah malaikat yang berada di hadirotul guds di langit ke tujuh, 
ketika malam lailatul godr malaikat ini meminta izin kepada Allah untuk turun kebumi kemudian 
mereka diizinkan. Maka tidaklah mereka melewati masjid yang digunakan sholat dan tidaklah 
bertemu dengan seseorang dijalan kecuali mereka akan mendoakannya, maka dia akan 
mendapatkan barokah dari lailatul godr. 

- Kitab Al-Habaik Imam Suyuthi : 

42-41 : dsouoll 
dodi YO UI49SII Ad9 40 AU Ul takuggale Ul tali Ul gw, JB JB le vc Sluc wal BUSI 
MSi Ulaic us gl gi Catalan dg ta Ala pe dilan Hse UB) sll adal ol 

dolan Lal Ja dls den slawi 58 Ul Ne ea si 25 
X3 ad Oo al ol Jo ll $3 AD ajal sanll dd US 56 susul Jl aed Jlea ASI NO Lea9 wall 
ES y agio Ulol3 JJ Pe bsa Gobaiay X9 M9 lu0y Ino IC yg you. 


- Kitab Al-Nihayah fi Ghoribil Atsar 
US ol ad "ASI Al Bolu wewg II "dll sul Lyas 899 


- Tafsir Ibnu Katsir 


: Ti Te ai aa — sale Uli ai Mon sa 


- Tafsir Al-Baghowy 


bolu ADI « Us49SSII A9 4 Ugsilll9 all das (go yogya all Uglooy Will ) : GA 


» Mbah Godek 


Way awal y0y UUS gagy aga mana guy Aman Jaga sapal Ky Mo gamiid yoy Ud Laigl pil gawe Jai os pand gelak Ale) 
2 Abg) gan gl mall Fga Kala Uaana 
yaa ay US) sa) (3 Jia dana y) aman Ha « Is: BI Hiu Wal ls Hiu « ghkisaga Wasit, Yin 
aa Haag « ( SEAT ) Is : 
Alia 30 Ja ISYo aan yaa «giga (Husiad 35 Uda Laigl ) Us 2 ag JW put sea Lay Allan «Sia LA magalit ALA 
Was ya hy sae Ala yatyy abag ) Haa 1 
alah Sl FX) AI) wali KL YLSA ala 1 seba (3 Su ,| 3S) Ap Acls ILa gery Yana alan) kta «Sal KO Ie 2 
sawo 1" ISI ae Uanala YA Aap) rr AJ alel: Lag Kena, 


2 Santrialit 
Wa'alaikum Salam. Terdapat beberapa tafsir dan pendapat ulama tentang siapa mereka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1626 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Keterangan berikut di kutip dari kitab "Dago'igul Akhbaar fi Dzikril Jannati wa Al-naar" ,karya Al- 
imam Abdur rohiim bin Ahmad al-godhi, Halaman 5 


Karubiyyun (Fashlun| Malaikat Mikail as,Allah ciptakan setelah Malaikat isrofil as dengan jarak lima 
ratus tahun.Wujud malaikat Mikail,dari kepala sampai kedua kakinya di penuhi bulu dari ja'faron, 
Dan sayapnya dari Zabarjad hijau.Pada setiap helai bulu dan rambutnya mempunyai satu juta 
wajah,dan pada setiap wajah mempunyai satu juta mata,dan setiap matanya menangis dan 
menitikan air mata karena rasa rohmat (memohonkan ampunan) bagi mu'minin yang melakukan 
dosa.Pada setiap wajahnya terdapat satu juta mulut,Dan pada setiap mulut terdapat satu juta lisan 
,Dan setiap lisan mampu berbicara dengan satu juta bahasa,Setiap lisannya membaca istighfar/ 
memohonkan ampunan bagi mu'minin yang melakukan dosa.Pada setiap matanya menangis dan 
menitikkan 70.000 tetesan.Pada setiap tetes air matanya ,ALLAH menciptakan satu malaikat 
dengan wujud yang sama dengan malaikat Mikail as,dan malaikat yang tercipta itu membaca 
tasbih sampai datangnya hari kiamat.Dan malaikat yang tercipta dari air mata malaikat mikail as 
tersebut bernama Karubiyyun.Mereka menjadi teman/pembantu malaikat Mikail as dalam 
menjalankan tugasnya. 


Ruhaniyyun (Fashlun) Malaikat Jibril as,Allah ciptakan setelah malaikat Mikail as dengan rentang 
waktu lima ratus tahun,Malaikat Jibril memiliki 1600 sayap,dari mulai kepala sampai kedua kakinya 
ditumbuhi bulu/rambut dari za'faron. Sedangkan matahari berada diantara kedua matanya. Pada 
setiap helai bulu/rambutnya seumpama bulan dan bintang.Setiap harinya malaikat Jibril masuk 
kedalam LAUT CAHAYA sebanyak 370 kali. Ketika ia keluar dari LAUT CAHAYA , maka dari 
setiap sayapnya menetes satu juta tetesan,Dan dari setiap tetesnya kemudian diciptakan satu 
malaikat lagi dengan wujud yang sama dengan malaikat Jlbril, mereka membaca tasbih sampai 
datangnya hari kiamat.mereka adalah malaikat Ruhaniyyun. Wallahu a'lam (Rzl| 


meal a20 mn all Sa ml 0 100 «sda Hindi 353 33 sus XI dil 

(uas 

oasis Ayo gl dal) 009 sale Gilowosy pdl dule Jl yul asu desi Al Ai Dll we JuilSup lol 
IS 9S19 K2 WII II ag JS 59 ang WII ld em IS leg man Mn 3 yo Wbial9 UL.co. yo 
Ll Sabat opal Ipad LA 8 JS Kare AO ll UN 22 JS sgd9- yioboll yo guiSoll 20515 cus 
Ul H39 dol3 AI gs v2 JS yo bta9 asal 9 rio 3al Ml AI yg sitiw Ula JS9 del LI 
Sana laa dala ag ll oles ali rn uks 2 le all ebobs uses 
Jb 58 sesi yo le « Olaillo GI AI G Olga Wc yg 90 Ml le JnSua lace sdg 

ay Sop sll dkt VI 551 ade wbilulla Sya ade ses 

Jun9 


| Jos) 
03 “al diloimg WI dg «ale Glowuosy lull Ule JaiKap s0 les Al aElS3 Dul le Jul us lolg 
s9 Say a91 S9 «ISSI, soil Jia 0 yes IS leg diuc on ymodill9 ULA5 0 ygsi Mo ll dl, 


Elo 2.63 JS yo pdl Ab SIS H3 AN Jl alis JS yo bis 23 DB. 80 asus lb sll 3 
usub9 Jl adg dobel! a93 ol dls AJI goa All ale Jail oa» 8 20 dc lan 9 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/940353552654120/ 
www.fb.com/notes/940649172624558 


4072. HUKUM MENGAJARI MUALAF DAN NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1627 ) 627 


? Fitri Ningsih 

Assalamu'alaikum. Salam ta'dzim untuk semua. Bagaimana cara mengajarkan ngaji untuk orang 
sepuh mualaf, dimulai dari apa ? Terus bolehkah kita mengajarkan ngaji untuk orang non islam 
atau bule ? Nuwun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Untuk orang muallaf ajari cara bersuci dahulu kemudian ajari caranya sholat. 
Untuk orang non muslim, jika diharapkan masuk islam maka boleh mengajarinya dengan al gur'an, 
jika tidak diharapkan masuk islamnya maka tidak boleh mengajarinya. Wallohu a'lam (Rzl 


- Kitab Majmu' (2/78) : 


ad ul alan Sulli anal 5924 Jd9 « Sona wo Bio19 « Ul law SISII gioy 1 : lubuol JB 
sIbllg cd 49 Sosall A55 39 «yu KuSII gb yg £ aga a01 Ja) Ul 4 sau Al Will : 
Jlbu Anus 32 Y Isilan Ol) cupa9 : Satall JB . d0dbul 1g) la Cinuaall Any 3g2y LS « 5924 1 

gia lagowol bad . sbg lo Mgiall LodS3 lag 49 Sassill gia Ja9 


- Kitab Hasiyah Aolyuby (1/95) : 


size LN dislyiu 4g yo dl 0 I3d9 « widi al SI slow Modul K5 )9 dilao yag JALSI doulai ) 9549 
shg Lagu ala «Bel illg USA yo gia! Aas ISI 9d Ig 407 « billao Lgio gi Y sel 3 SI « aul,3I 
alas Jalu Sel dio 3 )N Aang Somad yo 40 Ripug « ds mill Ega AIO VY : dc do JI slul 

Ad ID Ca5oll dsl,3 


- Kitab Nihayatul Muhyaj (1/221) : 


ISU doukes 3924 X9 « lgio 5 onlkiel dg Laio gir NG 3S lol « laluo US ISI cusll Sel,3 gi Jsog 
JB IG dodi pn ad Wol RU Jul ileall 409 « RDI 98 daki Riny9 « sileoll 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/940302355992573/ 
www.fb.com/notes/940657002623775 


4075. ADAKAH NABI DARI KALANGAN PEREMPUAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Shoumantri 
Assalamu'alaikum. Pertanyaan titipan, Adakah nabi dari kalangan perempuan ? Jika tidak ada 
mengapa ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan karena syaratnya harus laki-laki 
sebagaimana firman Allah dalam surat yusuf ayat 109 : 


kail! sg IE) NI SLS Yo Glku5 63 


" Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu ". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1628 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ayat tersebut menetapkan bahwa risalah bagi laki-laki yang mendapatkan wahyu dan menafikan 
hal itu dari selain mereka maka tiada nabi dari kalangan perempuan. 


- Kitab Lawami'ul Anwar al Bahiyyah (2/266) 


bing yo Ao, All dll kaul "333 "si : ul Gua da SL dg sdlai (Log bl yo dl3 NI 
Ab) so9 pal) cw Ulu Jl II so 9oll aeull sial saia SS yo due “3 US Wil dwi BN 
Jd) ol gill was Jl dgn a20 Ls Ulac CSI gugo v9sldg lagakc Adul “89 Ik aga 
BSI gol swadl SNI si seb ll - lagi ae Sir pull yo sll - Inllg ykicl dy 3SUI Y 
ls mai Jis dacalb - digiila sea pil SIbig oles! ld Uu Ole pw lg yo 
sila! - 89 95 dal ul! usloll Sd Asi ade iroc ASI BN Hd ig Bro) duulg dyluwg sal al9 
cwugo Gulo pdl » Low SulSy Lila SIN Ly agisy 5 JO Ri dim 9S - S3lJIG uul Sal 93 
» Santrialit 

Wa'alaikum salam, Nambahi ibaroh 

- Hasyiyah Bujairomi 'alal Khothib (1/128-129) : 


oody ala Cai Al sol pl lisg Ul Beli cg « beub Liio US palu pdl gua Yo SSS 5 (Uwl sulls ) 
Jawa ade ata was Al as al ost kl edan yaa sel laa 
Ul ye 


JB al BA BLN yo Jgwuo M8 SENI S3 Wgis 233 « NN NA TTS 
N99 « “ilwil Ia t ulwl sial Jo Y ul ade elu « ulu! Jodu Siiag « dolug paldg duwlg pu 20 Bagus 
Ja dlu Y uli il ol Jis au 


http://islamport.com'/d/2/shf/1/19/1177.html 


- Tahdzib Syarh Jaoharoh Tauhid : 
mp gi 9 d9S Doa Kuda 
3 Li WS log "lol cv" Uso JB saga mo i,lug »2ld9 Saw 90 al9 clg»9 duulg pa y0 dguiu Jsalls 
alwi YI dual bo wi KJ Uladg " wil. 


LINK TERKAIT : 0209. TAUHID : JUMLAH NABI DAN RASUL SERTA PERBEDAAN ANTARA 
KEDUANYA. Wallohu A'lam (Rz| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/940834435939365/ 
www.fb.com/notes/941152845907524 


4084. MENGENAL GOLONGAN SYI'AH 
PERTANYAAN : 


2 Adid Cozy 

Assalamu'alaikum .Minta tolong angkatin postingan macam-macam syi'ah. Karena saya tidak tahu 
nyari dokumennya. Terus ada istilah syiah rofidhoh itu yang bagaimana tadz ? Mohon 
pencerahannya. Terima kasih sebelumnya 


JAWABAN : 


» Mas hamzah 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1629 ) 


Wa'alaikum salam. Syi'ah adalah orang-orang yang mengikuti sayyidina Ali -semoga Allah 
meridhoinya- secara khusus dan mereka mengatakan keimaman dan kekhilafahan Ali secara nash 
dan wasiyat, baik secara jelas maupun secara samar. Dan mereka meyakini bahwa imamah tidak 
akan keluar dari keturunan Ali (maksudnya, yang menjadi imam hanyalah keturunan Ali ), jika ada 
yang keluar maka itu sebab ada kedholiman dari selainnya atau sebab kepura-puraan orang 
disampingnya. Syi'ah secara global terbagi atas 5 (lima) firgoh, yaitu : 

1. Kaisaniyah 

2. Zaidiyah 

3. Imamiyah 

4. Ghulatiyah 

5. Ismailiyah 


Sebagian mereka ada yang condong pada ushulnya kelompok mu'tazilah, ada yang condong pada 
ushulnya ahlus sunnah dan ada pula yang condong pada kelompok musyabihah. 
- Kitab Al Milal wan Nihal as Syahrastani Halaman 49 : 


dani ayal Lolll OLI 

Lis lolg Ws lol #inogg Lou 103259 Wolob 189 so mol ac dis Jl ud, le Igsulis well ia. 
Ea #oJlag DNS yo Bui gl DS yo UISY allah US, uls #rYol yo R33 N dolodl « ul Langiclg 

Y tarall S5 0d Agum 133 MD Ji tags aloNI moilug dolell )bisL bli dnluno du Holodl 
Ulu ,lg9 doll sJl anayoti A9 “Ulang Ulas All agalc Jml 95. 

Jalllg “ilang sll us La5g doj Yg slul dowoc VI gig « sonaiilg cas BY Jas A42OSI 9 
dasill Jl 98 NI laic9 0289 (AGS 1S millo Wigul. 

dllio 1 gg «Aya IS S9 ai XS 9 ca #olodI dya 93 agdg el 33 daa JI yA agallSu 9. 
lsg «cd30g. 

Jl SAS NI dl Jos Al 98 Jus pesong “dilas lowlg BNE9 cArololg «Ada 39 diluS 133 yua ADg, 
daniitill SJI ngno19 “Aimll MI aguAsy 9. 

Terus ada istilah syiah rofidhoh itu yang bagaimana ? Itu pecahannya, lima yang utama di atas 


tadi masih ada cabang-cabang lain yang banyak sekali. Selengkapnya bisa baca di kitab al milal 
wan nihal. Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/938852702804205/ 
www.fb.com/notes/941691645853644 


4087. TERBELAHNYA BULAN SEBAGAI MUKJIZAT NABI 
MUHAMMAD SAW 
PERTANYAAN : 


2 Hasan Efendi 
Bulan akan/pernah terbelah? bagaimana menurut teman-teman ? ayo diskusi.. 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 

Allah ta'ala berfirman : . P 
Sesi Sail dell wa jiSI 

Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. (AS: Al-Gamar Ayat: 1) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1630 ) 630 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Peristiwa terbelahnya bulan telah terjadi pada zaman Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
sebagaimana telah tetap dalam hadis-hadis mutawatir dengan sanad yang shohih. Dan telah 
menjadi kesepakatan ulama' tentang terbelahnya bulan ini dan ini adalah salah satu mujizat 
Rasululloh shollallohu alaihi wasallam yang jelas. Wallaahu A'lam. (MI ). 

- kitab tafsir ibnu katsir (7/472) 


Cus 93 el Cui os - akug ule AUl ala - Ml Jam) Ul05 $8 Id US 38 : (sell dal ) : Jo3g 
A9 yA dB yo "1 JB dl das Ul UC RpuA 98 Lai» dowwall Milu Nb 8 il io « 
ul dig jail ilitul SI sloldl uv le Gkio ol Idg . ' "oatllg 4 diulalg « al Ja « ualIg 

GL dll ul sel Sasl YS clg - akug le JII lo - yul . 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/941312669224875/ 
www.fb.com/notes/941846185838190 


4097. AGAMA NABI ADAM 'ALAIHISALAAM 
PERTANYAAN : 


2 Cinta Ku Pada Mu 
Assalamu 'alaikum, Nderek tanglet agama nabi adam ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam , Agama semua Nabi adalah Islam, termasuk Nabi Adam.Dalam surat Al- 
Bagoroh ayat 133 Allah berfirman : 


ml oil ALI A3 all) Sisi NB S2 J0 GIA UG Awal JBS Gaal Ugity pas II Elagis gi kl 
Usalls d 5353 ala Gl Iul3 dusta 


Adakah kamu hadir ketika Ya gub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak- 
anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah 
Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishag, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa 
dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". 


Penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ' 
usoluo U ySg 
"Dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". 
Sebagaimana firman Allah dalam surat ali imran ayat 83 : 
Gaes 3 Als D5S3 Cab v55A1 Olglasll 93 Go lal Up Gaga AU 9 SI 
Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah 


menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan 
hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. 


Salam dan Islam yg bermakna tunduk dan patuh adalah agamnya para semua Nabi tanpa 
terkecuali walaupun bermacam-macam syare'at mereka dan berbeda-beda manhajnya, 
sebagaimana firman Allah dalam surat al ambiya' ayat 25 : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1631 ) 631 


09226 GL AJA Y lal ani NI Jgias Go 2S Lo lil Log 


Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan 
kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu 
sekalian akan Aku". 


Dan ayat-ayat lain yang serupa dengan ini banyak sekali, dan juga hadis diantaranya sabda 
Rasululloh shollallohu alaihi wasallam : 

“Kami para nabi adalah anak-anak yang berlainan ibu, sedang agama kami adalah satu”. (HR. 
Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud) 


- Kitab Tafsir Ibnu Katsir (1/447) : 


lego yA) A9 Olglowll 59 0 Alwi V9) : dlei J laS y9muol gsabao : SI ( ugalwo J 5g ) 
walisl9 pesila cg Ulg « Ab sluiNl Ao 98 Aku 9 alwg | 83 2 Uc JII (gx Wa b,S9 
el | (Use LL XI ll Y ul adl Kang NI Iga 0 SIS Up Uluayl log ) : dls JUS « agan : 
25). bius ONE SYgl elwNI imo vps alug ale dil dun Jg3 Lgiod 4 Luas Yg 2.445 Id 4d WLYIG 


slg . 


2 Al Murtadho 
Wa'alaikum salam , Kita yakini saja bahwa Nabi Adam 'alaihis salam beragama tauhid layaknya 
agama Islam yang kita anut. Meski secara syari'iat berbeda. Hal ini berdasarkan hadits Nabi: 


Sol Kalung ii Agilaol OYal 03S| sluidlg 


Para Nabi itu saudara seayah, Ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. (Shahih 
Bukhari juz 4 hal. 167 no. 3443). 


- Fathul Bari li Ibni Hajar, juz 6 hal. 489 : 


laio Je US S3 2955 Hi ilsol 2953 yo ul akal sil ll dago ats OEI9 JNE d95! slwYg 

Jb3 os Jl aus @lg) 98 Uw 389 sis peilgolg IAI yo 838AI Ol SAgl9 Usil sa Oil J9 

Isla 953 oil ana ISI Legld SIS UN Ul oles JgiS pasill Ob 0 sdg 19 agid9 cUL agilol9 
Bil ll 93 cglsl lg Megi gag sal9 ngid Jaol ul Gusi sinog legio 4S duo 


Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/941819705840838/ 
www.fb.com/notes/942425332446942 


4101. BISAKAH MELIHAT ALLAH SWT DI DUNIA ? 
PERTANYAAN : 


2 Akka Mikhail 
Assalamu 'alaykum. Saya mau bertanya, Apakah saat ini Malaikat dan Iblis bisa melihat Allah 
SWT ? Mohon pencerahannya 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1632 ) 632 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam. Malaikat, jin , syetan dan manusia saat ini tidak bisa melihat Allah, karena 
Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah bisa dilihat kelak di akherat. Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir 
(3/309-310) : 


Call 0 di W Jlg31 4 (nil Sai N) 1 oles Jg3g : 
ale dl lo Al Jaa 08 JSI 4 Lili LS BSI Hd ol LS ls « Wall 93 S5 Y : basi 
Ka a cl kl ale yo Jaya JS jp ola doc 8 ca bb 2 deg 


IIm0 UC « Al ul US Ld gal sud ey Moe yg | ie san es alaa 
9 M2 yo Aisi cd ueg Kamal 93 Li « ba Al 

saga dulac 1c « Good US bolos up ai Ui ogah UJI Lp lia Lir» « de) gal Lia 
day sd9 old Si) : Ag 98 aku ale All ado Al Jawa) yg Spasi Aug yul ye 


Inbosl Lo « Issslg lia gn 1918 ul call Ig Sio ANJI cablatdlg yg CA lg)": JB (yani 
Isl all" 


BACA DOKUMEN TERKAIT : 3527. PENDUDUK SYURGA DAPAT MELIHAT ROBB-NYA 
Wallohu a'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/942167169139425/ 
www.fb.com/notes/942767779079364 


4120. SIAPAKAH MALAIKAT RUMAN ? 
PERTANYAAN 


2 Nyuprih Restu 
Assalamu'alaikum.Bismillah. Adakah malaikat bernama ruman (ulos) ? Apakah tugasnya? 


JAWABAN 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam. Malaikat Ruman adalah salah satu malaikat kubur bahkan ada riwayat bahwa 
malaikat ruman itu ketuanya malaikat di alam kubur 


VE yo oom aa. 
2SSbig siSi9 Sin asu ol adl gilid 4093 0 LD 4 202 UC Ul nasa Hall ul Jd ul ass 
Tati Jitag sagiil cal ale H3 Aula 79 sal B50ua9 J Jual Y Cypall Ika Sal us JB log» #dduw9 

RR 


| Ela Wal us. 
SE al Ub3 JB Ani us d01D 3 is US dg 3 yloic bs cao2| U5 cad al Wi «sal Uas 
del Wl 9 .ulo95 Hang »9SL3. 

2 Pujangga Jomblo 
Wa'alaikum salam. Dalam Kitab Ittihaf Saddah al- Muttagiin, al-Zabidi mengatakan : “Hafizh Ibnu 


Hajar ditanyai, apakah malaikat yang bernama Rumaan mendatangi mayat, beliau menjawab : 
“hadits mengenai itu datang dengan sanad lemah.” 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1633 ) 633 


Kemudian al-Zabidi mengatakan bahwa al-Suyuthi telah mengingkari penisbatan hadits yang 
menyebut nama Rumaan sebagai salah satu malaikat yang menjadi fitnah dalam kuburan kepada 
Ibnu Mas'ud, al-Suyuthi mengatakan : “Tidak ada pada jalur-jalur hadits soal dalam kubur disebut 
Rumaan dan tidak ada juga dua malaikat yang menjadi fitnah dalam kubur sebelum datang 
malaikat Munkar dan Nakir, tetapi keduanya hanya Munkar dan Nakir saja. (al-Zabidi, Ittihaf 
Saddah al-Muttagiin, Muarrisah li Tarikh al- Arabi, Beirut, Juz. X, Hal. 420 -421) 


Dalam al-Fatawa al- Haditsiyah, Ibnu Hajar al- Haitami mengatakan : 


Bes anal Lana jl Lita ran garal IS 9) gp gakeye Salat HS ge UAOUSA Uda mall guy | and 


Artinya : Dalam hadist mursal yang dha'if ada penambahan dua orang malaikat lain, yaitu Nakur 
dan Rumaan. Maka berdasarkan ini, malaikat yang bertanya dalam kuburan adalah empat. 
Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/944602095562599/ 
www.fb.com/notes/944663188889823 


4149. UBAN ITU UTUSAN MALAIKAT MAUT ? 
PERTANYAAN : 


? Masruroh Fatkholla 

Assalamu'alaikum. Mau tanya : 

» Benarkah uban itu salah satu utusan malaikat maut ? 

» Jika benar apa saja utusan malaikat maut dalam memperingati manusia supaya ingat hari akhir ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Bab datangnya utusan malaikat maut sebelum kematian. 
- Kitab Tadzkirotul Aurthuby (1/198-199) : 


00all J8 W9oll dllo Ju, 68 3 bo ul 

u3SU bada gw dori Jaw, lol lal ale gal dll JB Ill aeale cd LAM ul Hasi yg 
Romll Sig agogllg9 adal y2Lodlg JAS yo dwi Ju) alga JB Coli 5 Wc mbl 
Sudi asu Dudig Jaw asu Ygwy Sl asi Ji saia Ainan 1 eos ado U J3 yo Sy Ad IG « moallg 
abi Sasy yaa SSI Sal blg Jom Sasa yaa SAI Jowo Jl LL 

Silasl cl Jl asi 89 ISd ceasa) NI selul L Soly Wgall ellog XI K3 Ng yag G9 Riki a91 yo bo 
alun dug3 Sslacig BWala 

| Sunda SS NI C8 Lis 38 wuwosJl slul L 

SSS y0 MD Sip lo AS 053 Alai) saos yo ASI led UlgaJI S5 US plat 9 Ulin miui Usil clul L 
aa Selah 

SAI dll adl Fesolla Gladi A29, DLS 99 S3aJI uul dl gl S3 


Diceritakan bahwa sebagian para Nabi bertanya kepada Malaikat maut," Apakah kamu mempunyai 
utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap-siap menerima 
kedatanganmu?". Malaikat Maut menjawab,"ya , demi Allah aku mengirim utusan yang sangat 
banyak,diantaranya penyakit, uban, kesedihan, dan berubahnya pendengaran dan penglihatan. 
Apabila orang itu belum juga bertaubat, padahal aku telah mengirim utusan-utusan yang banyak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1634 ) 634 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepadanya. Maka ketika aku mencabut nyawanya, akan kukatakan kepadanya : "Bukankah aku 
telah mengirimkan kepadamu utusan setelah datang para utusan dan memberikan peringatan 
kepadamu setelah datang pemberi peringatan? Aku adalah utusan dan pemberi peringatan 
terakhir". 


Selama matahari tetap terbit dan terbenam maka malaikat maut selalu berseru,"Wahai orang- 
orang yang berumur empat puluh tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal 
sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang-orang yang telah 
berumur lima puluh tahun,waktu menuai telah dekat. Wahai orang-orang yang telah berumur 
enam puluh tahun,engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan maka 
tidak seorangpun yang akan menjadi penolongmu. "Dan apakah kami tidak memanjangkan 
umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak 
datang kepadamu pemberi peringatan". (@AS.Fathir:37). Di tuturkan oleh abul faroj ibnul jauzy 
dalam kitab roudhotul mustag. 


pawagll dio giat Yg Jalal Lala Y 00 JS Sui yo Jd pall ule Sal ale Jas gal lo ul 15339 
| Oi JB gal ella cl B3 JB lal Jay Ns, 

NP Gd al US lol JB elo 1JB Sel 58 gal Selu3 13 sal las L JB Sassy Ssiul J9 citsl -J 
Daily isl Hengall iii all plug le dil oli Ugi Aiog awal yA 1J6, 

GE NI9 JONI cugo 139 Asoy A9 dngn sasis ll SI Kgall Jaw» Land Ul oliso Sa NI JU 

ul59 v3 ulala 489 JS 3 JS JI Olsul Jsg sule A9 ODAl9 


Diceritakan bahwa malaikat maut datang menemui Nabi Daud alaihis salaam ,dan ketika bertemu 
Nabi Daud bertanya,"Siapakah engkau"? Malaikat maut berkata,"Tidak ada seorang pembesar 
yang aku takuti, tidak ada satu benteng yang sanggup mencegahku dan tidak ada seorangpun 
yang bisa menyuapku". Daud kemudian berkata,"Jadi engkau adalah malaikat maut"? Malaikat 
maut menjawab,"Benar". Daud kemudian berkata,"kenapa engkau mendatangiku sedangkan aku 
masih belum siap". Malaikat maut lalu bertanya,"dimana si fulan temanmu itu? Dimana 
tetanggamu si fulan? ". Daud menjawab,"Dia telah meninggal". Malaikat maut berkata,"mereka 
merupakan peringatan bagimu agar kmau siap menghadap mati". 


Dikatakan bahwa demam adalah peringatan datangnya kematian, dalilnya adalah sabda Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam : " demam adalah peringatan dari maut ". Al-Azhari berkata,"makna 
hadis adalah Demam merupakan utusan kematian, maksudnya seolah2 maut bisa dirasakan 
dengan kedatangan demam dan mengingatkan kita tentang adanya kematian dengan kedatnagn 
demam". Ada juga yang berkata,"kematian keluarga,sahabat,karib-kerabat serta keluarga 
merupakan peringatan untuk kita disetiap waktu". Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/947212548634887/ 
www.fb.com/notes/948868018469340 


4180. BAHASA PENDUDUK SURGA 
PERTANYAAN : 


? Zainal Abidin 
Assalamu'alaikum. Mau tanya ni... apakah bahasa.. di syurga..?? apakah arab atau bahasa sesuai 
asal negara masing-masing..?? mohon lampunya beserta referensinya... terimakasih.. 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1635 ) 635 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikum salam Wr Wb | | 
Su)S Sinll Ja AXS9 asnS Ulsalg Kot MX UN yA gua "toys 


Rosulullah SAW bersabda : Cintailah Al arab karena tiga hal : Karena Aku terlahir di arab, karena 
Gur'an berbahasa arab dan karena bahasa ahli / penduduk syurga adalah bahasa arab. 
Ada ikhtilaf Ulama Muhadditsin mengenai derajat hadits ini 


vals oal US Ulu US 98 Kigudlg Soariwa! 4 Sldlg s4 99 yul abdi skull 99 yakin olg ,. 
KuS yill 98 dal, yani luas less Lugu lolg Golall Egomo 2licb pul Uma lol ulu Jail Wb 
cad jo, 


Imam Ugoily meriwayatkan dalam Ad dhu'afa, Imam Athobrony meriwayatkan dalam kitab beliau 
"AI mu'jam al Kabir", Imam Hakim dalam Al mustadrok, dan Imam Baihagy dalam Syu'bul Iman. 


Kesimpulan dari derajat hadits ini adalah : 

- Hasan Li ghoirihi, artinya dhoif karena ada periwayat yang dinilai lemah, namun ada hadits lain 
yang shohih yang senada dengan hadits ini. 

- Dho'if yang ringan, kelemahan dari sisi perowi belum dinilai sampai pada derajat makdzub, 
sehingga dipersilahkan meriwayatkannya dalam kaitannya Targhib wa Tarhib 


Adapun secara ma'na hadits,Hadits ini Hasan dan shohih, dan dinilai dho'if dari segi sanadnya 
saja 


@eilasa Kelsea has Sa BIG melia NT G3 Kereta Sisa ut agbalias lal 
dai lo Jbg dll moliall 4d Solsudl 


Imam Suyuthi dalam karyanya Al Jami'i Al Shoghir menilai hadits ini shohih 


Al aoao MAN H5 HL Jail all 4 tuli Roll 48 lgu JB 

NIS disll Jal AXS9 NY ulsallg NS Rp. Kediri wal gus! ae Ten 

vals al 02 ln Las 9 Knigullg Sl iuuoll 99 Sllg SI 499 il abollg slamAl 98 Kaki al, 
KuS yill 98 dialog) yani luas lasnd Bisu log Gololl egono 2licb o ul Uma lol ul ud Jail Wb 
| wd jiJlo. 
Caall pasir SL oluodiiual 383 Neni Log cadUinul 198 ASI LSI 121020 sisa yua 949 oliso lol 
anai lo J9 dio! oli 38 Soul: 


v9s519 on 98 aloig casiull 99 Kigall 9 AS priuo 99 SSlDJI9 lowgAl9 SI aaa00 98 wul ubi ol9, 
vabs ul uc slbc uc 2 Ul us SNI Ny own Lia saia 900 uu 2 Lyra Yo pg 
asu ling sorigaall 9 sol suloll JB laS G4 Is sai 389 lbusu5 dis Sal J9 Hg 53 Kalg lagu 48) lagic all su5), 
X9 dglinl) alun N Judi ya es Situ N Ku al US dig3 Yo Lal Sal less gall Jail Ly Son 
ansan 3 uu) yul ala lg, Sair pulas yal Cudad K9 "UKIL dolgilg Ate ade IN Atas, ut: 
ulsy3llo wuc Ul) egd 0 BD yul US 0 UE dl UE Yon Jl ae La SI 03 Juta Gal, yo bug 
Igill 98 Tasidl gal 5519 ayus al Cur3 y0 Run lusul MiRA R0 sg (wae dial Jal 43 yu.c 
SID Del UG delug Lal Ius) le98 90 BD ul US digowo yul uy elo yo H4 dia 

9 Lo pin WE adl Hall, La Bl Bui Lalai sel US YS9 (Abu V3 dal pdel3 lg ALI 
Maa au abs sa seo abs ala snskas yen ke ol seal SSI al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1636 ) 636 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


loilg JB JAN 9d alis elu Cus yo beta ul JB A9 Kumal 99 wigull Axl elu ye3 
La pal! ls Lin3 poball ASI KS camual ce cant 9 alas Lal 3 van 
Kyi DH dog yo) leh 0 lc US dal US BIL, yul US Uma Ly Sal US Ju YM CUND Lp 
Ne Ur asah ne ul aoh aka Gia seakan lal ass lala sela lo sa Ig LAN 
wil. dl9 Jl 99 533 


DI amao TNI H3 Ulu JoYI alasall «ena Roll 93 bgl JB 

22 MN OA pall Iggal ": dlagall elall R0 Eagle H3agll Ho elisll H5 96 yugbaall JB, 
Olgy Ji 9d JB ye Hindi 9d dini Jal ANS9 bal $39 "gac dinll Jl AS aguc Ule sig 
sal os Lal yul alall 09.59 dls Asad AB dina 900 yuLc Lal UC USLSI9 wigallg ASLJI9 yul abdi 
val Enda yo Sail AisL5 Ro 9D9 “guys Gnll Jal S9 yusc Ulesalla use Li aah lc 99 0 2 4, 
Pn AM ar 
se16839 lau! Wall US ! bah Jas ul yo sak II lag dlu 93 dal Adel Ulg add K9 gi 
SI SI 93 Knalg yLasl9 usia Gs Iss al up Lai dahan lc ye LAI suk lal Olg,9 Iis 
Si yul w»g 389 by 9 9D gl saw 93 Ml Y Lula» usu sseb 3) lolg da log “33lo lol 
bipruo pgiog s3L dl KSlSJI agio dclos SL la» 3l 389 elus Les go20s Lyra uu Ul 5 
dal Kaatall ani Ulu) dlu All UB «Sai Jla8YI Silos bule Cl Y AS SU ibuo sll Jo 
asa Sala Kasela al salak sal Sisa sets 

oil 089 Masal J8 Hd ola lo Ulu Bia! LL gb «ll alsall ig Jl R00 43 makeli all JB 
Jal S9 00 lesi sana gN 2D Kasal Ing" Halug le lalu dll Jaa JB :J yak 
oat un SNI 39 "gus Wall Jal ululg" JB ul NI bewg NG 2S 98 ul aloll olg) ."ouse dial 
Al" a5 ale Rano 909 sial. 

aisl9 53 ulo N9 20 LS Hull Sesal all adl Sesal yp siy al Ona Ius Sob gas Cab 
aa Mella di dllg dbasll selsal G5 


dd ade ogiitil loud dimoll oli 
slsJl Sus 
pin ul » wo ul 
ale 
sal lak bsall 5, 
sb gali call JSI sa gol 


2 Mas Hamzah 

Hadis riwayat ibnu abi dunya bahwa penduduk syurga menggunakan bahasanya Nabi Muhammad 
shollallohu alaihi wasallam.menurut Ibnu Abbas bahasanya pendududk syurga adalah bahasa 
arab.begitu juga menurut Az Zuhri. Wallohu a'lam. 

- kitab al bidayah wan nihayah (20/425-426) : 


Sita alam op Sl Kadir £ Bl Ly sianida 4 pb up paul 3 3 Lu ul we sal JB 
Hal asal LA ala Jet Jos bat ob aib sasa aa” 
SD sung d0 deg « Liugy ya ole « doll el le uaiw « pol Jab dc diall dll Jal Jan 
do SC US £ mall yg dad S959 . " UgbeS0 50 95 « alwg Gulo All olu0 I0n0 Ulu C9 « bg 
2 gaya damll Jl al ! JB yul cal ee 

SAS Jalal Jb S3 5g: Hao dbs: 


Sedikit terjemah dari ta'bir atas : 


Osis al Jab de dindl Wall Jal JS "1 alug le dil adan «All Jgaay JB 1 JB 4 Alb tp vid s2 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1637 ) 637 


Gale Al alan S020 ll USG «eni d9 VE cwe HdL0 MG « Ly gmn ale « dal elu kel) 
UISSO D0 553 « alwg ". 


Dari Anas bin Malik berkata , Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Ahli surga akan 
masuk ke surga dengan tingginya Nabi Adam: 60 hasta dengan ukuran hasta malaikat, dengan 
bagusnya Nabi Yusuf (setampan beliau), dengan umurnya Nabi Isa (ketika beliau diangkat ke 
langit): 33 tahun, dan dengan ucapannya Nabi Muhammad (berbahasa Arab). Ahli surga itu bersih 
jasadnya, tampan, lagi bercelak mata (otomatis bercelak saat masuk surga)”. HR Ibnu Abi Dunya. 
Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/950416598314482/ 


4182. PERKARA YANG DIKEKALKAN ALLAH SWT 
PERTANYAAN : 


2 Dhedhie Phuttra Tgn 

Assalaamu'alaikuum. Maaf para asatidz saya mau tanya, di hari kiamat nanti surga neraka 'arasy, 
kursiy, lauhul mahfudz dan terompet kiamat hancur tidak? tolong sertakan ibarohnya, atas 
jawabannya saya haturkan terma kasih, wassalaamu'alaikuum. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb, dalam surat al goshos ayat 88 Allah ta'ala berfirman : 

133 II SU ag LS 
Tiap-tiap sesuatu pasti rusak/hancur, kecuali Allah. Makna rusak/hancur dalam ayat tsb para 
ulama' ahli tafsir berbeda pendapat : 
1. makna hancur adalah hilang, jadi maknanya Allah menghilangkan segala sesuatu selain Dia. 
2. makna hancur adalah keluar dari manfaatnya, bisa karena mati atau karena bagian-bagiannya 
sudah terpisah walaupun bagian-bagian tsb masih ada, misalnya kalimat baju rusak atau barang 
rusak maka maksudnya bukan baju atau barangnya hilang, tapi baju atau barang tsb sudah tidak 
bisa dimanfaatkan. 
3. makna hancur adalah menerima kehancuran dzatnya karena segala sesuatu selain Allah 
adalah mungkin wujud untuk dzatnya, dan setiap yang mungkin wujud maka menerima ketiadaan 
jadi dia juga menerima kehancuran, oleh karena itulah dimutlakkan nama hancur jika melihat dari 
segi ini. 


Orang-orang mu'tazilah menggunakan ayat ini sbagai dalil bahwa syurga dan neraka keduanya 
bukanlah makhluk, karena ayat ini memberikan ketetapan hukum bahwa segala sesuatu akan 
hancur jika keduanya adalah makhluk tentunya syurga dan neraka juga hancur.tapi pendapat tsb 
bertentangan dengan firman Allah surat ar ra'd ayat 35 :" buahnya syurga langgeng ". 


Bisa saja makna " segala sesuatu pasti rusak " dibawakan pada makna " kebanyakan 
sebagaimana firman Allah dalam surat an nami ayat 23 :" dan dia (bilgis) dianugerahi segala 
sesuatu "atau makna " buahnya syurga langgeng " dibawakan pada makna zaman rusaknya 
syurga dan neraka cuma sebentar jika di nisbatkan dengan zaman langgengnya, maka sudah 
pasti di-itlakkan lafadz langeng padanya. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir al kabir 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1638 ) 638 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ba Jilun 83 (A23 NI la apa JS): 
adl WI ul susollg « sadl NI hd yo AW yo3 (ID sed BS) : Jg3 98 Isalisl : WgAl Wlual 
ola cela Gavin gl ON lol « U lesiio W3S ye dal Sb Jala 0 Aging « Olga segi JS pasa 
Uu lasiio SIS yS 459,5 JS « alsai cl u us Yo Ebi dldg Usil dd Ju MB W3L o3l 51 ws 
HO lo Sg lil sang S00 olac Lo JS UB « Gil 99 Jia JUS 3S Kllb 3S iso : JB yo pgiog 
anal IS dl Labs INI mal Ule Hb 4 Sig NU GKI pel) LB US sg2gll 100. 

93 JSI ed gusi WNI UN : NB £ uiiglS0 48 og disll ul de & djisoll dil dal JI Uluali 
Isap» Ulgadlg (35 JI) (Ails WS) 1 ll dino 93 les Uji yatlu Idg « bun seglso WS 
va lbs389 ) JW dns 1939 (133 " lsac Jl) (Uetiall wacl ) : dinll do dlu Jgis LALla0 
Caialg Asi JSM ade (SB oa JS) : da3 Jos « ol oli (24: Baal) (on sel Bo lenllg 
|) das Jaw al (23 : Josll) (eos JS yo 

ale alan bad dllol 23 N lagi ualo3 Ol dab NAS US lol agita Ulo3 ul de (il 


2 Ghufron Bkl 


| | | Sekali Wall dala ! 
ul adl Lal yul 00953 UN Ale sila Jab JB alkes dil Sg lo K3 SI : 45 NI db sudi JS dg 
co @ laos sial 4S Hiloi pidogall lgaboi etil dpat dio iitag “Jail adl Jlglk sal J3 JB 
Aallg 23UI ISS alas s309 @ dng bg mw III yi 9d adl 15 99 uI3WI9 Hall. 


Ada delapan perkara yang dikehendaki tidak rusak oleh ALLAH : 
1. 'Arasy. 
2. Kursi 
3. Neraka 
4. Surga 
5. Tulang ekor/pinggang 
6. Ruh 
7. Lauh Al Mahfuzh 
8. @olam. Wallohu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/951968321492643/ 

4188. MUSLIM YANG BERDOSA MASUK NERAKA DULU 
SEBELUM MASUK SYURGA ? 

PERTANYAAN : 


? Firda Faradissabil 
Asslamu'alaykum Wr Wb. Para Asatidz. Mohon penjelasan. Manakah hadis yang menjelakan 


bahwa semua umat islam pada akhirnya akan masuk Surga, walau sebelumnya akan 'dicuci 
dahulu di Neraka ? Hatur Nuhun. 


JAWABAN : 


» Yai Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam Shahih Bukhari 1/48: 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1639 ) 639 


253 ai 9g YAN JB da JUII Gp BIA AS da bamb G3 al d3 Ul NI VI ya LI 
LAS Ul JB dll xi gi JG 33 Gp Is Ong #03 MY) ll Y JB Gg SU Ip TSI 1 Got 
43 yo 00 y ulas G0 plug ES All slow ES wil Li 35 1sb3 


Lan Dari Anas, dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan dikeluarkan dari 
neraka orang yang mengucapkan laa ilaaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan seberat 
sya'irah (juwawut Jw) 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Hadits panjang tentang syafa'at riwayat imam muslim : 
“Ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka, Demi jiwaku yang ada di Tangan-Nya, ada 
seorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah mendatangkan kebenaran 
dari kalangan orang mukmin yang masih di neraka. Mereka mengatakan, Wahai Tuhan kami, 
mereka dahulu berpuasa, shalat dan haji bersama kami. Dikatakan kepada mereka, “Keluarkan 
orang yang anda kenal. Maka diharamkan gambar mereka dari neraka. Maka banyak sekali 
makhluk yang dikeluarkan dari neraka yang telah dilalap (api) neraka sampai setengah kali dan 
sampai ke kedua lututnya. 


Kemudian mereka mengatakan: “Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda 
perintahkan kepada kami. (Allah) berfirman: “Kembalilah, Siapa saja yang kamu dapatkan di 
hatinya seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk yang 
dikeluarkan. 


Kemudian mereka berkata: “Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda 
perintahkan. (Allah) berfirman: “Kembalilah, Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat 
setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. 


Kemudian mereka berkata: “Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda 
perintahkan. (Allah) berfirman: “Kembalilah, Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat 
Dzarroh (atom) dari kebaikan, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. 
Kemudian mereka berkata: “Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang berbuat 
kebaikan.” 

Dan Abu Said Al-Khudri mengatakan, “Kalau sekiranya kamu semua tidak mempercayaiku dengan 
hadits ini, maka kalau mau bacalah ayat “Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang 
walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat 
gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar. (AS. An-Nisaa: 40) 


Maka Allah Azza Wajalla berfirman, “Para malaikat telah memberikan syafaat, para Nabi telah 
memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Tidak tersisa kecuali Yang 
Maha memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dikasihani. Maka (Allah) 
menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah 
sama sekali melakukan kebaikan. Telah gosong kembali, maka dilemparkan ke 2anga surga yang 
tumbuhdi tanah. Mereka keluar bagaikan mutiara di leher mereka dan tanda yang penduduk ahli 
surga mengetahuinya. Mereka adalah yang dimerdekakan oleh Allah. Allah masukkan mereka ke 
dalam surga tanpa amalan yang mereka lakukan dan kebaikan yang mereka persembahkan.” 


ini saya copaskan sebagian saja : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1640 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


led Jia AS gai Lead Soy 3S Slug SG Lulo A8 J0 yana JB mall log dll Jaw, L JS 
U292509 aluo CU US J9 Jl ole S9 S9 US HS9 cal A bS Ugio3ol 209 Ulas 
SD pipa Jb H9 yugS09 Jw0 

0o GAJI soitul 9 dl basalio adab al 0 Sio lo dy Kuis SJ JII Go Usingoll ads IS xi 
pdl JS U9SH49 Usung lro 909001 Ioi Lu uga JW 98 Kail Agil SA doll agy Al Lao all 
AaiaS 3 odlg Aail Laos dll ol was a8 Luis Ws yo2 508 MUI Wc MH 20 a23 ad, yo lgu 
09236 su 0 las Ji AB 9 Kira 03 Tags JI Jgiad d Li sol yan a21 Lga9 sy lo Lu, Uslgi Ai 
Luas Jikio Ai 99 Aing ad Igenol Jaiy ai li sol yoo Isa lead DA Al ligo Uglats Ai Lu lal 032 58 
v3 Iss 1 Soto pi Isa Ls ol yoo 18 JAV duo uga Ai LS Ws uga 58 092,38 4S Yo Oli 
aga Gl US$ Lu le9 SAI ad Luo alat Ai LuiS lala 92 510 092,56 s8 wo d5 Jlkio US 99 airag 
pic Lay dis cb Ulg 853 Jltio ally Y all ul titi ul 192588 Cdi Ikgy wasiat ul Jai Sya 
mol XI Iu ala Usil gat9 Kamil gata9 AS Dll Kumat Jag 30 AU Jgisd loulac Lal lal yo LL 
olg3l 93 gi 193 pgsild laos Igole 38 J3 Lu Iglosu al los3 Lgio 2558 JW 0 LA KALA sos JI 
Lo all dls padi al 353 Lega NI Jual Jua 0d Uni a33 DS 32254 Bli sai Al Jliy dus 
98 3 cat AI dil Jaa, 4 Ig yA y34 JBJI dl lgio OS lag ASI9 jimat Yuosill adl yg) 
ata Till ll gl oral All clbic 2GB dindl Jal aed su las aga) 0 JII y35 58 JB doll 
ve hasi basi al lo Wulacl lu ugl 3 SSI 993 ogatul, log dial Iglssl Jotu Ri 0908 25 Ag ogloc Joc 
Sule lasuul YG (Sl) Jatud Ind yo JAS sup LSI Lu) L Uslgg3 Id yo Juadl Saic SI Joi9 cold 


Isyl ocu 


2 Santrialit 

Syafa'at dan macam-macamnya, lihat Irsyadul 'ibad hal. 81 : 
| ball ay) guolgo 
alug le Al (xl don0u dudiiS0 D9 Uli Junsig Wgoll Jd yo dl) XI lelol : us dell Ul 
AJI Logo giul a98 WiJUJIG . lag Ale All alan Jl Un yg Lal d9 Ulun ago Wall ag Jl 33 duWll9 
J5 ya dwolsllg . DA dial 39 Ulaall isl 98 dal la. Jd gain J AU lis yogs li pend Rat 
X JB yo SW A4 Ai» ning! pil a19 ASI 9 slwNI 00 49 Li Aga Rin Uauidoll yo MJ 
35 XI Lead atu N US RL Aca UC yo WI NI dll. 


Sesungguhnya Syafa'at (pertolongan) itu ada lima macam : 

1. Pertama, Tenang dan tenteram dari ewuh pakewuhnya padang mahsyar dan cepat dalam 

proses hisab, dan syafa'at ini dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 

2. Kedua, Memasukkan kaum kedalam syurga tanpa hisab ,dan syafa'at ini juga di khususkan 

kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 

3. Ketiga, Kaum yang padanya telah diputuskan masuk neraka, Maka Nabi SAW memberikan 
syafa'at / pertolongan padanya.Dan orang yang dikehendaki Allah SWT mendapat syafa'at ini, 
maka Nabi SAW memberikan syafa'at beliau padanya. 

. Keempat, Menambah dan atau meninggikan derajat bagi ahli syurga. dan 

5. Kelima, Diberikan kepada orang yang menjadi penghuni neraka dari kalangan muslimin yang 

melakukan dosa, maka mereka mendapat syafa'at dengan diangkat dari neraka dan 
ditempatkan ke dalam syurga. Dan jenis Syafa'at kelima ini tidak saja dimiliki baginda Nabi 
SAW,namun juga dimiliki oleh para nabi, para malaikat, dan saudara mereka (penghuni neraka) 
yang mu'min nan sholih (seperti para auliya dan ulama) . 


AR 


Kemudian Allah mengeluarkan/mengangkat dari neraka setiap orang yang pernah berucap 
all AI dl 
ketika di dunia ,ini dilakukan tanpa syafa'at dari makhluk yang diberi kuasa oleh Allah SAW untuk 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1641) 


memberikan syafa'at. Satu persatu mu'minin yang melakukan dosa diangkat dari neraka hingga 
tiada tersisa dalam neraka kecuali orang-orang kafir. Wallohu a'lam 


Dokumen & artikel terkait : 
SYAFA'AT DAN MACAM-MACAMNYA 
3536 : MACAM DAN JENIS SYAFA'AT NABI MUHAMMAD SAW 


LINK ASAL 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/950858514936957/ 
www.fb.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/4188-muslim-yang-berdosa-masuk- 
neraka-dulu-sebelum-masuk-syurga/953835211305954 


4203. STATUS ORANG YANG BUNUH DIRI 
PERTANYAAN : 


2 Ficky Show 
Assalamu'alaikum... saya ingin menanyakan status orang yang melakukan bunuh diri.. apakah 
masuk surga atau neraka ??? terimakasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, orang bunuh diri masuk ke dalam kehendak Allah, tidak 
bisa langsung divonis kafir dan masuk neraka. 

- kitab syarah nawawi ala muslim (1/299) 


AS Y Aas Ji ale Jl LL 
Cin 3 Kian Gia wd Id call Iring G UB yo Hail oil Ss y08 Gi Jill JI US 3 
atiaall ol yo Sudi SSL GB ea dl 533 S3 yo dual Alb so (HS 03 yag GS Gas JB) 
Rin cal asli SSB € 339 Oya9 dial I99iS8 .4099 Lo JS) 420 555 3 9502 & Jabll all sal 
UBS a53 Lage ol) 3 Tas CD 9 053 Aolis 58 gac) Jiabll 013 Cab WS dl KaSA3 “Apa 53 Lgu 
akta Jual JS JB SE Ula3 JS ol Le UE "10 Hi ol sasak olie IS S5) Sh gi laa 
Alas Sela asal pes al yan Ja all Jaa ale Jalil bas SAI IG lis 


Bab tentang dalil bahwa orang yang membunuh dirinya tidak dihukumi kafir. 

Dari Jabir, bahwa Ath-Thufail bin Amr Ad-Dausiy datang kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam 
lalu berkata, “Ya Rasulullah, apakah engkau mau berada dalam benteng yang kokoh dan kuat ?”. 
(Benteng itu milik keluarga Daus di zaman Jahiliyah). Rasulullah shollallohu alaihi wasallam 
menolak untuk itu, karena sudah ada yang disimpankan Allah pada golongan Anshar. Ketika Nabi 
shollallohu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Ath-Thufail bin Amr juga hijrah ke sana disertai 
seseorang dari kaumnya. Ternyata mereka tidak kerasan tinggal di Madinah.Kemudian orang 
yang menyertai Ath-Thufail bin Amr tersebut sakit. Dia tidak sabar dengan sakitnya, maka 
diambilnya anak panah bermata lebar miliknya. Dengan itu dia potong ruas-ruas jarinya, sehingga 
kedua tangannya mengalirkan darah dengan deras, sehingga mati. 


Suatu hari Ath-Thufail bin Amr memimpikan orang itu. Dalam mimpinya Ath-Thufail melihat orang 
tersebut dalam keadaan baik, tetapi dia menutupi kedua tangannya. Lalu Ath-Thufail bertanya, 
“Apa tindakan Tuhanmu terhadapmu ?”. Orang itu menjawab, “Dia mengampuniku karena hijrahku 
kepada Nabi-Nya shollallohu alaihi wasallam”.Ath-Thufail bertanya lagi, “Kenapa aku lihat engkau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1642 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menutupi kedua tanganmu ?”.Orang itu menjawab, “Dikatakan kepadaku : “Kami tidak akan 
memperbaiki dirimu apa yang telah engkau rusak”.Kemudian Ath-Thufail menceritakan mimpinya 
kepada Rasulullah shollallohu alaihi wasallam lalu beliau berdoa, Ya Allah, untuk kedua 
tangannya, maka ampunilah dia”. (HR. Muslim) 


- Penjelasan imam nawawy : 


yo Kalog li 8 Tawao LSI gl dadi JS 0 ul Till JB Toulac iselil ina di Cdi AK lol 
cuss! ISdg . W yoii Snclill bu psti 389 . Wntuoll AS 99 9D Je ol Al gbi Ng 4 JI yuli gi 
Ola A89 «ol 9d LSI Ulun yo 0163 sudill JB ss ld Alb dgall AS ll ey V ab 

mai ola Ul sai dis yoll ale 3 Li Ud Has Id UB swoleal Ubuol Law dsk . 
Jel dls. 


Adapun hukum-hukum dalam hadis ini, maka di dalamnya terdapat hujjah bagi kaedah yang 
agung untuk kelompok ahlus sunnah wal jama'ah bahwa orang yang membunuh dirinya atau 
melakukan maksiyat lainnya kemudian meninggal tanpa bertaubat maka tidak dihukumi kafir dan 
tidak dipastikan masuk neraka, tetapi dia masuk kedalam hukum kehendak Allah. Dan hadis ini 
adalah penjelasan bagi hadis-hadis sbelumnya yang disalah pahami makna dhohirnya, yaitu 
langgengnya orang yang bunuh diri dan pemilik dosa besar di dalam neraka. Dalam hadis juga 
ada penetapan hukuman bagi sebagian orang yang bermaksiyat, karena orang ini dihukum sebab 
kedua tangannya.dalam hadia terdapat penolakan thd kaum murji'ah yang berpendapat bahwa 
maksiyat itu tidak membahayakan. Wallohu a'lam. 


2 Muhib Salaf Soleh 
Orang yang mati bunuh diri tidak mengeluarkan dia dari islam. Dan seandainya dia masuk neraka 
maka dia tidak akan kekal di dalam nya. 

du wool slidNI lb. 


- saaluoll @los|3 plug Ale Gl co guill diwag lil LS 93 Cai lal Lets ala ola: jlaiYI S5 
X dowSII 08D 99 Ac939 R0 Ul NI ld ilS9 LINI silac yo d0 99 B9 padi JLN do 5 lc 
Wdlul ale Jlug all uc R51. 


Dalam menyikapi hadits : 


anak ea sn Ja ada an Kejeedus asal swag 


Atau hadits : 


IN pie Jb 8 Aiu 198 Lg basis 02 98 Wiry8 HdydDU Maut Ji 0 Halus Ale Al so Jl Jawa, JB 
Ji Ulos jo So J3 ag bal esa Islan IS pigas ali wd alun 2g dai Ji Lau yi 0g Lau Lg also 
Ne Pa PA PN AG 


Seandainya ada mengatakan dg hanya ma'na dzohir hadits nya saja maka akan ta'arudh 
(berbenturan dg ayat atau hadits yang lain yang menyatakan bahwa setiap muslim itu akan masuk 
surga walaupun mampir dulu di neraka) 
Ta'arudh dg ayat : 

kadas oil SI 3 alL Iin La En bal AS 333 lo 3133 0 ig Ol jaga Y ll 3 Bl 


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 
selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1643 ) 643 


Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.Surah An-Nisa' (4:48). 
Dan juga ta'arudh dg hadits : 


adat 2JB gl goa 90 yo Ol yubil #aluag Ale AI duo Al Jaa, JB JB Al gus, 53 yul ye 
et 
ITYV s, bull. 


Juga hadits : 


Sa Sasa Jess bli J5 dis isa aka ali ea ob ee salad 
11 plan og JW J5 Liat as tu calo yog isl Jas lis lb ol yu Y cab. 


Juga hadits mutawatir : 
disll d cus WIL NI JI Y ul aga yo. 


Sebagaimana tercantum dalam kitab : 
YY yo moga po il oil USAI. 


Kesimpulan : 

Jadi orang yang bunuh diri itu tidak kekal di neraka jika tidak menghalalkan pekerjaannya itu. 
Adapun hadits hadits yang dzohirnya kekal di neraka itu masih banyak ta'wilan ulama mengenai 
nya sebagai mana yang telah dibahas oleh ustadz Mas Hamzah di atas. Berikut beberapa ta'wilan 
agak serupa dg imam nawawi oleh imam gustolani dalam syarah bukhorinya irsyadu sari. 
Mengenai hadits : 


18 Sl ol). dis ulc Lo dtiy SUS My UJI Jha. 
Adalah : 

1. kekal jika : menghalalkan tindakan bunuh diri tsb. 

2. tidak masuk surga dg orang orang yang terlebih dahulu masuk surga artinya dia masuk 
belakangan. 

3. diharamkan bagi dia surga tertentu seperti surga 'adn. 

4. imam nawawi menambahkan : bisa saja yang dimaksud hadits ini adalah menjadi kufurnya 
orang yang bunuh diri atau melakukan dosa besar di umat umat dulu. Wallohu a'lam bis 
showab (NN). 


JB Ca yag Gal No 3 Jnnatinal Ja SS (AA Kas ya (ya dng Uda ia jua Al "al (amsingnne iU) HS dna 
Bag ya dis jin Anadi Jial Datiraa di SI (Aim) Aale Can ya) HAL AB) Sial) Aoiluall Gatuli Ajle (oles Al) delay al (sal Ja! 
Saya Di osmoan 3 OLI GA cam gal! Aa Kang all SE) 2gb Gasal! AA Jaa SAI SES La Ca, Ad Aale Ugiaya ji 
Oa ee US ji Gal JB AN ya oa 0 USS Ly KAN 9 Bandai Jaa (ole ag gl Oia JAS Aia8 dip dia Male 

Les On) ALI Ala 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/928651520490990/ 
www.fb.com/notes/954374141252061 


4216. PEMIMPIN DAN JUMLAH MALAIKAT 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1644 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Zam Bukh 

Assalamu'alaikum, mohon pencerahannya. 

1. Siapakah kepala malaikat 

2. Ada berapa jumlahnya malaikat. Terimakasih sebelumnya 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salaam 
1. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama 


| Nol uk 
4 Noll Jual 9d 9 wengi so All de Jaa 


2. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. 


(V1 Jisoll) 99 Al eh) »9is aku lo 9 


LOL yo pwlill dgn 
sea miga el Nag) 


Sel dil 9 ee V, WI NI gi S9 sni doltuSg agigig 451 Oall Sae au Log SI 


? Mas Hamzah 

1. Empat pimpinan malaikat yang mengurusi urusan dunia : Malaikat Jibril, Mikail, Malakul Maut 
dan Isrofil 'alaihimus salaam 

- Kitab Al Habaik Imam Suyuthi (1/166) : 


bil ol go GAS de AO 93, 

sol yaa "JB bul al 0 amal 93 siglly dnlasll 9d Ratu gal9 sila ul ala Bi cal yel CLS 
JilSun lolg #ginll9 cab JSga3 :Ja 213 Lo «Jail sala gal sllag JilKog desa dal Wal: 
Sale sa Jaa Jas ja ole taan NI At Jaa "gal ls ol #enlialar.2 sasis: JS cas: 


2. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Wallohu A'lam 
- Kitab Tafsir Ibnu Katsir (8/270) : 


Asmi pel ADgio Adly NU « Gdlai 9D AI Agi JiS9 pdd@c pku lo: LSI (9D Al eh) Dois Als log ) : dag 
Gl uiloll 40 pasal 503 « ywligall Atu yag Ulgallg AYLA Jal yo dasi AB s5 lo  b8 sc 
dB! ye I952cg lalscs I9c susI ul, dewill yusiilg bouiell Jgioll code leh yi sal .Ib « HI 032 Iaggaw 
(98 Xl sb, s9 alta log ) : V93 9g « db Ig 4S 389 WYI 0d yo Ig0g33 « ldlssto dc JYJJI 
99 JB al aug le Ul olao WI Iga) US - ld 49 pas abaalI 39 Sg el Md UyrS G9 Lai B9 
sala ggs call sal dosa as alas ah. So" “Anil elacll 3 Kel sasa Sud aa 
Sale 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/949939311695544/ 
www.fb.com/notes/955467494476059 


4223. HUKUM MEMBANTU MAJIKAN MENANCAPKAN 
DUPA 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1645 ) 


? Yadi Hidayatullah AlMadrowiy 

Assalamu'alaikum Wr.. Wb....Pak ustadz... Bu ustadzah.... Saya ingin bertanya... Kebetulan saya 
bekerja di luar negeri... Majikan saya beragama bundha... Kakek sering melakukan sembayang 
membakar dupan... Setiap kali sembahyang kakek selalu menyuruh saya menancapkan dupan di 
area sembayang... yang jadi pertanyaannya haram tidak bagi saya melakukannya...??? Tapi di 
dalam hati tidak ada niat menyekutukan allah... Niat saya hanya menolong kakek menancapkan 
dupa... Mohon pencerahannya... Terimakasih... Wassalamualaikum wr.wb. Mohon sangat bantuan 
jawabanya untuk saudariku ge mana solusinya dan pencerahan agar tentram hatinya. 


JAWABAN : 
Wa'alaykumussalaam... Hukumnya Termasuk tergolong maksiat . 


gl J3 al Isis UU cuoleo yo dnoso ale «SI (dmosoll dc Wilc VI) Lai (9) 127 202 553 HJ sleul 
SI ugded SS59 Laa8 JS 19 JI 38 LS eiS d5 Lado WNI LIS 3 yuS dosa KUIS Ul dug 
kale WAI9 Lo LS Jl 


68 y2 10 255 algidl wi 99 Elisa deni 
J9 sol JB LS wall Ulgi le Wil si og « duo20 Imagoll drug ul WS dclb dclul dlam 99 


d3 al Igallol eos « ul ade “le S3lsy : SI adu Al « UB 5 yo aji al dit yo itil log ) oles 
dg 2 « ul asu a83 bibi d « ulasiel gl «ya gap Y Ai Ati yo B6 yo ade gili lalang 
H4 Gaal y RK 0Bbi8 boslg W3 GW Aid « ul sub lo dry349 An jul Lo gl HWI 9d9 Lsul doll 
WI gais Y la JI ul Ulu 389 Ld Yg mill Ai asgi sn 999 Lusi UgS0 48 CI 
dual 08 yo Wi Ag KS AI Ul 0. 


391 014 53 II SI 39 

Sric Rusuallg JB Ul all - yw13 le 343 J dlosy Jasa Vi MD yo Gusi pkwoll yal ISI «5 gladi JB 
ud moing Opalian MI 98X duaii G3 45 Alay Jac ade dogi2o WS UB LINI Jb ws ul 
Sc drgi2o WilS « uls BBI Loro Feluallg dalil Abl5JIS o limo SI, ade Y oric Uu 90 ade 
S uluso Jail 989 Jituwo IS 93 UN 34 Al dorJS 00 ye seliwal  99 HSNI Moi 


Pandangan Imam Hanafiyah : I'anah (Menolong maksiah ) atau menolong atas perbuatan yang 
terlarang maka hukum nya adalah haram, akan tetapi jika perbuatan tersebut hanya semata mata 
mengharapkan gaji maka hukum nya BOLEH menurut imam Hanafiyah seperti hal nya seorang 
muslim menyewakan diri nya kepada orang kafir dzimi untuk membuat gereja maka hal semacam 
ini hukum nya tidak mengapa. Wallahu a'lam. (DA). 


231 yo B ja HUI 5S m0 SJ al 

Dial ale AN AS YB9 Ala su say dls 3ls usu (al Kaili ya5 Jang ) adl dil ana): JB 
duogall bilg dussmas yul ss Jasll ale BINI Ul dg ( Glols leio 309 B6 sasIl 8 wal ) Akullg 
La usa dealer Guna 3an abs tali sae alas lil was LG slrsn Ula au 

AN Lay UB ASIN Age Aam 3 SI Lake Jamal ls sal bISNISI Id leg dmasall 
ISI BSI 999 W yul NE dari 93 Jasad 903) Ati pluoll s5 JJ : dnls Jul 999 0Sy lodaicg oric 
low Aoa 319 yul H3 dung 98 leab dor ul 1 JB dor22 Ul skull HJ lu Jd alonll Sdggo JS 
cdc sn03 Jas ISI Isa deg cdi 0S DJ laylasi A3 UI9 4 yul NI PA dl AdB Juoad dls Je UI lau 
Ip do lnglasi Aa Ula A5 yuli NG Andal 93 laa AJ alE9 lu 


230 yo 10 2 5 duiyoSII dngan! Ac 9x gol 
29 S0 9g3 4 dmogall ade dilal SY « el Jas ul awal saia Y ul dl dutinll j0 Uus Lali UDS9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1646 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


99 laa 059 sub duiioll Cug - ssgnall All B5 lal BS « alay yag « alodU BS « oanuc 
al asusiy soil jas Jamal al « BuyiS lir 99 Joni Auti past yal gl laS « dblisdl Sic Gw lS « 255 
dst 2 sal Ah el shd day gl dai ld obi can As ay sal ale asli ac gl and ale 
Ta den ae Aa Uenar a a eal Me ass Ya NS eh 
do AI ai Ibgla (09553) cuul Aatio de d5 MINI Ul: gulugsoll Jgty Id 194 « lesu sos U.S 
Spg "US Gina Rb 4 A9 Jlito gd9 4 salim! Jaiy Awasi loss « Ad inaao Yg « ulu 9 300 
ciolB lol sis 4 Lula Ia Amd senang Bala » dsni ale WIL s0 A8 lal “ells dn LS sha Lali 
lesi 0 Sy Alus Ati Al log (Awal Jal 0 Dul RS) log bi Any 0S) | Aiu Inosall... 


MUJAAWIB : Ghufron Bkl, ul »l 502, Abdurrofik @odir, Akhbib Maulana, Jasmail Jeep 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/943222892367186 
www.fb.com/notes/4223/958215120867963 


4224. NAMA-NAMA SURGA 
PERTANYAAN : 


2 Emha Den Bagus 
Dulur-dulur , bagi yang tahu nama nama surga beserta penghuninya tolong dikasih tahu............... 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam...Nama-nama syurga yang disebut dalam algur'an di antaranya adalah : 
1. firdaus 
2. darus salam 
3. darul khuld 
4. darul mugomah 
5. jannatul ma'wa 
6. jannatun na'im 
1. jannatul mugom 
8. jannatul amin 
9. jannatu 'adn 
10. mag'adu sidgi wal husna 
11. darul hayawan. 
Wallahu a'lam. (DA) 
- kitab fathul bary : 


dolaoll a59 alsJl a59 ml ol»9 bcl 9N9 u99 jl Say al doyul DG disll slowb ld Goo aolg 
ASI la - oles - JBg lal 198 WS 9 inundlg Hn Ssti09 2S9 cod! plkollg pusillg Sgloll dis 
Ji A39 alan old Hill Slawuh 198 pesan 308 Ula Kel B3 


Daftar penghuni surga. nabiyyin shiddiggin syuhada' sholihin. 
MUJAAWIBB : ywbo ol 308, Dik Ibnu Al-lhsany Rinduku 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/944606248895517 
www.fb.com/notes/4224/958284294194379 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1647 ) 647 


4232. HUKUM BERKUNJUNG KE TEMPAT SAUDARA 
YANG MERAYAKAN NATAL 
PERTANYAAN : 


2 Muhamad Maruf Amrullah 
Assalamualaikum, apakah boleh ? sengaja berkunjung ke tempat saudara yang kristen yang 
sedang merayakan hari natal ? 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam... bisa menjadi kufur apabila kedatangannya disertai perasaan seperti 
senang terhadap mereka atau agamanya atau munkarat-munkarat yang lain. 


: : 11- 10 yo8 253 awasi | M Ko 12 S99 sawi 

Egioo Ig « As 0N9ig 0540 lusl, 49 Ul : ldaml asal Hb Joiby JSI) Wlao y03dl 3S « ul alel3 
2 alasuna, 5S SSI LAI SK ASI sig rosa AIS03 A30 IS al Jas oo IS un 
Man MI Km bill 93 Abal d islell : Laslig » diwoll Odgy 3S 0 Loio dy . 
diosollg agall IS JI Lnisoy JSI 8X90 ul 38 AINI sama um brwgiolS 9Dg : db puuillg « 

al NI SI Uso Ig3 JL An « ul oke 20 dal atas « WL Satar lal Dual Soal 
IN ye a51 ell3g 4 day La Jl dita Jb ylanrital dl 253 38 sisa! Ig BN gal YN « dis sngio 


“Ketahuilah bahwa orang mukmin menjalin sebuah ikatan dengan orang kafir berkisar pada tiga 
hal : 
1. Pertama, ia rela atas kekufurannyadan menjalin ikatan karena factor tersebut. Hal ini dilarang 
karena kerelaan terhadap kekufuran merupakan bentuk kekufuran tersendiri. 
2. Kedua, interaksi social yang baik dalam kehidupan di dunia sebatas dlahirnya saja. 
3. Ketiga, tolong-menolong yang disebabkan jalinan kekerabatan atau karena kesenangan, 
disertai sebuah keyakinan bahwa agama kekafirannya adalah agama yang tidak benar. 
Hal tersebut tidak menjerumuskan seorang mukmin pada kekafiran, tetapi ia tidak diperbolehkan 
(menjalin ikatan di atas). Sebab jalinan yang semacam ini (nomer 3) terkadang memberi pengaruh 
untuk memuluskan jalan kekafiran dan kerelaan terhadapnya. Dan factor inilah yang dapat 
mengeluarkannya dari Islam”. 


Dalam kitab Ahkam Ahli Dzimmah dinyatakan : 


Jal Gilil ag2o » 0.521 X9 pgircluo X9 dl agidlan wuakuall 3954 D8 0olglal aed 3924 N pgil la 
dal ad wal dal 

"Sebagaimana mereka (orang nasrani) tidak diizikan untuk menampakkan hari rayanya, maka 
tidak boleh bagi kaum muslimin untuk turut serta bersama mereka dalam perayaan itu, atau 


membantu mereka, atau menghadiri natalan bersama mereka, dengan sepakat ulama, yang 
mereka memahami kasus ini.” (Ahkam Ahli Dzimmah, 3/87). 


Abul @osim, Hibatullah bin Hasan as-Syafii mengatakan : 


satu Siall Jal Sg gol Jal Jk Isl9 959 2Sio ole agiN pdolel 19 mdsy ul cuolual 3924 Ya 
ae Kl 
Ta 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1648 ) 648 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kaum muslimin tidak boleh menghadiri hari raya mereka, karena mereka berada di atas 
kemungkaran. Jika orang baik berada di tempat yang sama dengan orang yang melakukan 
kemungkaran, tanpa ada pengingkaran kepada mereka, statusnya sebagaimana orang yang ridha 
terhadap kemungkaran itu, dan akan memberikan dampak kepadanya. Kami khawatir akan turut 
murka Allah kepada jamaah itu, sehingga mengenai semuanya. Kami berlindung kepada Allah dari 
murkanya. Wallahu a'lam bish-showaab.(DA) 


MUJAWIBB : Ghufron Bkl, Af-idahtus Sholihah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/908977225791753 
www.fb.com/notes/piss-ktb/4232/961866287169513 


4236. SIFAT GUDRAT ALLAH TA'ALAA 
PERTANYAAN : 


? Nasjul Ankabut 

Assalaamu alaikum, logiskah pertanyaan yang tidak logis ini sya jawab wahai sahabat piss 
"mampukah Allah menciptakan sebongkah batu besar yang tidak bisa dia angkat ", ini dari kaum 
rasionalis, jika sudi tolong beri pencerahannya. Syukron 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, pertanyaan tersebut nggak perlu dijawab, karena nggak 
nyambung, sifat gudrot Allah tidak berhubungan kecuali dengan hal-hal yang mungkin saja, kalau 
mau menjawab maka jawablah : "itu hal mustahil, dan sifat gudrotnya Allah tidak berhubungan 
dengan hal-hal yang mustahil". 

- kitab fathul majid hal 23 : 


Jnsimo Sl UN SIS de 38 3d d Jis NG Ig gl dng gl Kas Sa ul 28 dll Jd Jis dl JB 16 
Jesiwo (Sp Jati lailg Jlso wdlsi de saallg sae al Cuti ebY polis wal dl Jis Yg W Glati Y 8 lg 
Aswad Yg Cb gL N CliSndlb NI Alai Y glass ASI Au Jeriwolh less Y les 5,339 


2 Abdullah Afif 


23 yo mall R3 

bar yan ol ba GLS9 ulu 82312 99 yak B0 elo #Ilulg OA Ale Yan ol dum ol S3) FEB 
Jesu ul pai dls Jl J9 at al omalol os3 LI Mang WI yr Jos A5, 39 Ass JS 999 
Sesali 0d 99 Lali 

dulac Sao 4d BAL puSig elgati (SI 2 HA 0nd Kw 80 luall Jesu yl 8 Ji Jl al Law JS 
ps dag 


(Faidah| Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Nabiyalloh Idris AS sedang menjahit pakaiannya, 
maka datanglah Iblis dalam rupa manusia dengan membawa sebutir cangkang telur. Nabi Idris AS 
ketika memasukkan dan mengeluarkan jahitannya selalu berdzikir kepada Allah dengan 
mengucapkan subhanallaah wal hamdu lillaah, Iblis pun datang seraya bertanya kepada Nabi idris 
AS :" Apakah Allah kuasa memasukan dunia ini kedalam telur ini"? Maka Nabi Idris menjawab : " 
Bahkan Allah Maha Kuasa memasukkan dunia ini melalui lubang jarum ini ". Beliau berkata 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1649 ) 


demikian sambil menusukkan jarum tersebut pada salah satu mata iblis, hingga iblis ini buta. 
Wallaahu A'lam bis showab (NN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/949708111718664/ 
www.fb.com/notes/961988710490604 


4247. SETIAP WAKTU ALLAH DALAM KESIBUKAN 
PERTANYAAN : 


» @ Buyut Bazigzag 

Assalamualaikum.wr.wb. Mau nanya tentang akidah. Ada orang yang nanya begini kepada saya : 
Hari sekarang, jam sekarang, menit sekarang, detik sekarang gusti Allah sedang apa? Mohon 
dengan sangat bantuannya, Terima kasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, dalam surat ar rahman ayat 29 Allah ta'ala berfirman : 

uli 6d 3 ag JS 
" Setiap waktu Dia dalam kesibukan ", termasuk kesibukan Allah adalah menjawab doa, memberi 
peminta, menyembuhkan yang sakit, menghilangkan kesulitan, menolong yang sedang terpepet, 
mengampuni dosa, menghidupkan, mematikan, mendidik anak kecil, melepaskan tawanan, 
memerdekakan budak, mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkannya. Wallohu a'lam bis 
showab (NN). 
- kitab tafsir ibnu katsir (7/495) : 


ale bel mm ol Ula yo 1 JB (Ol 98 9D ag US): m0c MAL WI US GC M0 UC « vaneYI JB 
logias say gl « bile elu gl Ju las. 

Lis oita9 Dildo Ku49 «LS Hit « Lcd Luna 99 aga JS 1 JB also Uc « Ru2i wal Lal JB3 
Pama Sig « Loagx0 yuyag « Liuo Yung « lw USAI lol Ja die yUgiwy Y : 3963 JG « 
dl SH Kglling « ae33 409 selai Olah sagiio 9dg . 

9D - GS 3 dagu US € lai ya Jaya Uas sumoall « ulos gal Lir « yul Lia» : sil ul cal J3 
lis png « UE) salasag 4 UB, Giaa 4 Uli 3d gd ag JS AG) Ul JB - soal. 

sub Han ga 1 S0 Ly Adul Kain «SBI 900 Ly Sa MUI Uc id HP ul Jb. 
us Ul cuy Hi LS | dal ye silugll 2l) up SW lbia € Sal SI ya 900 lia 
s3 « (« ulu 68 3D ag JS) : GYl 0d - alug le Al ala - Ul Iga) db : JB and «SNI Huio : 
wes gang «los Rias LS age lud Laga Ul" JBS Ula Jis log «WI Jowo Li". 

Ta Ud 5 lia : Ne ae ab ba Gen ra Ea al ul cal J3 
0S sid all Al ye dy yaa Up D0 Lg ya ga Cina JB - pling Glwllg - sita 29) gol sad 
ve" JB (uks 99 9d ag JUS): Jas je all JO": Jl - almg Gdle Al alun - sal us «el all yul 
upil Buang «log Ring LS RU elus Lamo Ul ulu". 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/951680614854747/ 
www.fb.com/notes/962012133821595 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1650 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4258. HUKUM MENGAKUI ADA NABI SETELAH NABI 
MUHAMMAD SAW 
PERTANYAAN : 


2 Rizal Fahmy 
Assalamu alualykm..ada soal titipan : masalah agidah orang yang mengakui bahwa ada nabi 
sesudah nabi saw... itu termasuk syirik bukan? dan tergolong orang apa? nuwun.. 


JAWABAN : 


2 "Abdur Rohim 

Jika dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka hukumnya kafir dan 
harus bertaubat. Itu perkara yang harusnya otomatis diketahui seluruh umat islam (ma'lum minad 
diin bid-dharuurah) yang seharusnya wajib diketahui oleh orang Islam bahwa tidak ada nabi 
setelah Nabi Muhammad Saw.. 

Lihat AS. Al-Ahzab ayat 40 : 


lada IG AI S3 Gill S3 Al Iyan CSI KI) Go asi Li Soto US bo 
Juga Hadits : Sabda Nabi Saw "Laa Nabiyya Ba'dii" : 
SK 2S OgSia aSat Ga d 3 api LS ai Ala la WNI Apad Jala s3 CS 


? Mas hamzah 

Orang yang mengingkari bahwa Muhammad shollallohu alaihi wasallam adalah Nabi terakhir maka 
dia telah kafir dan keluar dari agama islam, begitu juga dengan orang yang mengakui adanya Nabi 
setelah Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam maka dia telah kafir walaupun dia masih 
mengakui bahwa Muhammad shollallohu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk manusia 
seluruhnya. Wallohu a'lam bis showab (NN). 

- kitab tafsir at tahrir wat tanwir (23/45) : 


399 pgiw siloig dls d,59 slwdlo Ju Jl silk - alug le Al alao - Isn20 « ul ade dlouall Ros 389 
3 gb nadi yo logo yu8 gawai dgwdg 4 dalan S3 Gd Lgod yi Al ellalg adas yo Jual 
ag Umbi Al Jay - ag Wo Al Laluo - Isons0 b Biro US Ig AN US CL 3S aed o,SI 
al 5 939 alur aule All aa » Snm0 S1 MSN Tega Tuli 0 MET G3 mluuo 35 yo Y cLGG ul adl 

ka Pil wp 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/953585164664292/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962034907152651 


4296. SYURGA DIHARAMKAN BAGI NON MUSLIM ? 


PERTANYAAN : 
2 Singkong'van Jhava 
Assalamualaikum, maaf mau tanya akhy | ukty, agama islam kalau meninggl ada yang masuk 


syurga, kalau agama non islam kalau meninggal ada yang masuk syurga tidak ? sedangkan dalam 
agama itu, satu-satunya agama itu agama islam, yang non islam itu bagaimana? 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1651) 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaikum salaam, selain orang muslim Allah haramkan surga. Jadi tidak ada seseorang di surga 
melainkan dia adalah seorang muslim. 


Ga BL K655 aa Ul Lost Jalal pa U Kamil JB A50 Gil Gamal 36 ALI JI IG Gal 5 
Oloil u0 Cola log JW olglog disJl ul WI 255 83 Ul Diy 


Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Sesungguhnya Allah ialah Al Masih 
putera Maryam, padahal Al Masih (sendiri) berkata : Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah 
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang 
zalim itu seorang penolongpun. Surah Al-Ma'idah (5:72). Wallohu a'lam bis showab (NN) 


aa | YY vol a mubiill dgn. 
wes gol! yl» Ld Idul dial Iso UB JI 4 ddgll atisy yo SNI le Jl a53 Jb bu yo Ul) 


UWI alglogh. 


| IV8 yo g sll igo. 
AJI 9 kd Soga WI ok 3 ya X9 ad 9d AJ ic Jong & madl SI UNI JI ic all ol 
aci. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/960408610648614/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969797909709684 


4297. BACAAN TASBIHNYA MALAIKAT JIBRIL 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Rangga 

Assalamualaikum.wr.wb. Ustadz/zah Piss-KTB mau nanya : apa isi dari Tasbih Malaikat Jibril dan 
apakah benar kalau kita mengamalkannya kita dapat melihat tempat kita di syurga ? Mohon 
pencerahannya? Syukron,jazaakumullah 


JAWABAN : 


2 Kumbang Gurun 

Wa alaikum salaam. Setiap malaikat memiliki tugas tersendiri " Pendapat Imam Gozali rah : " Para 
malaikat berada satu magom ", kalau diciptakan untuk sujud maka bersujud sampai hari kiamat, 
begitu juga yang diciptakan untuk bertasbih maka terus bertasbih sampai hari kiyamat tidak 
berpindah-pindah tidak seperti manusia". Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu " 
Tentang bacaan tasbih tersebut " yang dibaca oleh para malaikat penjaga laut " barangsiapa 
membecanya 100 kalau dalam sehari maka tidak akan mati sebelum ia melihat tempat duduknya 
di surga "ini kisah Ibrahim bin Adam rah , ketika ada dipinggir laut " mendengar bacaan tasbih 
seperti lebah. ( Kisahnya ada dalam Ihya uluumuddin milik Imam Gozali rah ). 


2 Erlangga As Sumatrani 
Benar. Telah berkata Abu Thalib Al Makki dalam kitab “Auutul @uluub”: Diceritakan kepada kami 
dari Ibrahim Bin Adham dari sebagian Wali Abdal, bahwasanya pada suatu malam ia sholat di tepi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1652 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


laut, Kemudian ia mendengar suara nyaring mengucapkan tasbih tanpa Kelihatan siapa yang 
mengucapkannya. Ia berkata, Lalu aku Berteriak : “Siapakah anda? saya mendengar suaramu 
tetapi tidakmelihat Rupamu?” 

Jawab: “Aku adalah malaikat penjaga laut ini, aku selalu mengucapkan tasbih ini sejak aku 
diciptakan” 

Aku bertanya : “Siapa namamu? 

Jawab : “Mahlahyaabil" 

Tanya : “Apa pahala orang yang mengucap tasbih tersebut?” 

Jawab : “Barang siapa mengucapkannya seartus kali, maka ia tidak akan mati melainkan setelah 
melihat tempatnya di surga Atau diperlihatkan kepadanya. 


bow lgi CM SI 9 Ja Lg 2 yo HI ey ru 0 S3 My A3 Ay bea y UI gel Ai u) Lau 
Sela al gle balia Ilhal Lo bung ega ga 


Dan didalam riwayat lain dari Abi Zahra : tukang adzan di Masjidil Mugaddis,beliau berkata : suatu 
ketika saya sholat di Baitul Mugaddis, lalu saya sholat witir di padang pasir, tiba-tiba datang 
kantukku sehingga saya tertidur, akhirnya pintu kotapun di tutup. Saya tidak terjaga sama sekali, 
melainkan setelah mendengar Suara halus sayap- sayap malaikat yang telah memenuhi padang 
Pasir. Salah satu malaikat yang denganku berkata :”Apakah anda manusia?”. Saya jawab :'ya” 
Lalu saya jelaskan bahwa saya tertidur disitu. la berkata :”tidak apa-apa”. Kemudian saya 
mendengar suatu suara disebelah kananku mengucapkan : 


betis Al. Ea Gasa SI Ba oa Ia ya IS TgIN slEasa1SIT rnli x Ta 
Je EA al ai Sau Ska 


Dan suara disebelah kiriku mengucapkan ucapan yang serupa. Dan akhirnya malaikat-malaikat 
yang ada di situ semuanya Mengucapkan tasbih tersebut. Maka saya bertanya kepada Malaikat di 
dekatku :”Siapakah malaikat disebelah kanan itu?” 

Jawab ?"'itu adalah Jibril”. Saya bertanya lagi :"Dan disebelah kiri itu siapa?”. Jawab »'itu Mikail” 
Lalu saya berkata kepadanya :”Apa pahala bagi orang yang mengucapkan tasbih seperti yang 
kalian ucapkan ini?” 

la menjawab :Barang siapa mengucapkan seperti apa yang kami ucapkan sebanyak hitungan 
hari dalam setahun, setiap hari satu atau jadikan satu, maka kelak akan melihat tempatnya di 
surga” 


Saya berkata dalam hati :”Mungkin saya tidak akan hidup sampai satu tahun untuk mencukupi 
hitungannya, maka lebih baik saya berkhalwat dan saya baca sekaligus 360 kali”. (Ditukil dari kitab 
Al-Girthaas oleh Habib Ali bin Hasan Al Athas). 
https://koetaradja.wordpress.com/2013/07/17Itasbih-malaikat-penjaga-laut-dan-malaikat-jibril/ 


Ula bgi Raw pall Kls le lau Al IS AB il JM pas ye adal uy idl yul ye ligiang 
pall Ibas JS90 AHA yo elo Ul Jli8 seluas SI Yg ebigun Raw Cl yo J3 Il 3 ala amil 
JB yo JB TAB yo lgi bad 25 Jslagugo JB Selouul lo cal CflSdo Rawill Id Jaa 50 Al Rul 

al bea ball adal Al yha Hamil IS gdg cd Sy gl Lal yo dago Sy Ki Lay al io dilo 
Ula ATI ulas ybs VE Us Aluiy Y 0 Ulu Oleib wig Jall HM yo Ula US) Mat, 
PAT Naa JS J3 38 Lim doglao ayal Dll yo as US UI suSo JS pd awal dl yr tUliol 
Jis lo Jlg d8) WI ol AS) dilotiw 0929 YO pgio US9 d8S) dilaw lg deS, dilas aga JS 9 099 Yo 

059 4Sou louto 8 59 WI 5S « 059 saga 9 4S) Gila dl GNI 40 uc 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1653 653 


http://shamela.ws/browse.php/book-482/page-71 


2 Mas Hamzah 
- kitab tarikh dimasygo ibnu asakir : 


MISI mili Gkta :833 232 IS JB Ga" 1 Ag Gile Al duo dil Jasa JB : JB ya 2 «gb 25, 
SI U5 yg Lgars « 026349 pala! All Uki « Usa N SAI GAJI GL «aga ISI Gta 
sal "ad ng al NI Go dia Sg or Lang Al « oli3 ilkau  JEI Mall 393 Glkku 4 gogll3 .. 


Dari aban, dari anas berkata, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : " Barang siapa 
setiap hari membaca sekali kalimat : subhanalloh al-goim ad-daim, subhanal hayyil goyyum....dst, 
maka tidak akan meninggal hingga melihat tempatnya di syurga atau diperlihatkan kepadanya ". 
Wallohu a'lam bis showab (NN). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/960092377346904/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969797976376344 


4310. TURUNNYA NABI ISA 'ALAIHISSALAM KE DUNIA 
PADA AKHIR ZAMAN 
PERTANYAAN : 


2 Fahri Alfin Mubarok 

Assalamualaikum, pada pengurus Pustaka Ilmu SunniSalafiyah - KTB (PISS-KTB) serta 
pengikutnya smoga slalu diam lindungan Allah swt.saya pernah pernah denger katanya nabi isa 
as,akan turun lagi ke dunia pada akhir zaman, untuk meluruskan ajaran nabi Muhammad saw, 
memberantas berhala & mematahkan salib, apa itu betul kalau betul tolong carikan dalil algur'an 
dan hadistnya. mohon kerelaan ilmunya trimakasih, wassalam. 


JAWABAN : 


2 Abdul Malik 
Wa'alaikumussalam. Benar apa yang tertera di atas. Dalam sebuah hadist syarah shohih bukhori 
diterangkan kebenarannya sebagai berikut : 


JB Jgis Aic All yu) B525D Ul Rom Gil Ugal al UC Ulasi cal ye Culll Lia dus uy di Lio 
Kalah pai Usir WS pg 30 ya SB Iis ul (Sungal ny wuwdi SIJI9 mag le Al alan UU gua, 
and ada Y aris Jloll Antag Wall Aug sasis Jie. 


Sampai pada keterangan 


ala Cool 48 Sdgiwo Ale SI yiluug « oya Jita9 cuka rw pa y0 Y sms Jai 3 « 
alas Rugi M9 « ASI mayo 98 dell Aolach Job : Si" sasis Jisag " : U53 dio don Jill g15909 
Cumo H3 y3Ulug ssi ISI obor Si sawg dub Ole pgil pacu ll S Lou 


» Mas Hamzah 
Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata : 


mi 4 Naa la pa y0 al SA Jia Ul Ugal Ody yui SAI » ? alus Ade AU alm WII Jawa, JB 
VISI si doi Ay X sub Jill ynt9 « 3S yo lebay N «Aa AJI gasng «ai Jitag « call 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1654 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dal de da J3 ati ul las 2 ie dll gud2 Bagyd sal Jai pit aah log kini 0 245 Baal Banua 
ugis Kgle U5S) dobel 2903 ago JS Y Soga VI ULSII ) 


Rasulullah shollallohu “alaihi wasallam bersabda : Demi yang jiwaku di tangan-Nya sungguh 
hampir saja turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai Hakim yang Adil, Dia mematahkan salib, 
dan membunuh babi, dan meletakkan Jizyah, tidak menerimanya dari orang kafir, datang harta 
yang banyak namun tidak ada seorangpun yang mau menerimanya, sehingga satu sujud lebih 
baik dari dunia seisinya, kemudian Abu Hurairah berkata : jika kalian mau bacalah ayat Allah : 
(( Tidak seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan 
di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka)).(HR Bukhori dan Muslim ) 


- kitab albidayah wan nihayah (19/224) : 


ujar al ala pal url D9 « GaNJI Mc yc « Bold Lust, alad Lias € Ulic las : asi aloNI Jp 
saia « ONE S5| elus "1 JI mag Gale Al Lala Al Iga Ul 4 Ba gal UE «lil Un LS 
ogasul , 156 Job Gul9 «gu Ang ly KU JUN jan al oma Yull og gula « S5l9 pgludg « Siti 
Sad « Jla Amoy Al lg Obat dal) YS « UL.c#@c@o 33 Ale yebulg Bell ll Ego Jas «og .cb 
AAN NI Lgi ol Gilo5 19 Il dlgag 4 AAA adl Ll sea0g « all Ag asi Jitag « culall « 
sll go olodlg « JA R0 Saw BII SS 1 YAMIN ole dioI Bi AS 4 Jlsall awal! dilo 5 58 Al ellaug 
CAN glu2g «HAB Ai Tia asal CiS0 ad LAI Ye OLNL Ula Usbg « Aidil go ULANG 

d Bold yo € KN ad uc IS dd yg d@old gl alg, IiSag . " ygolwoll . 


Nabi shollallohu “alaihi wasallam bersabda : " Para Nabi adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka 
berbeda-beda tapi agama mereka satu, dan aku orang yang lebih berhak kepada Isa bin Maryam, 
karena tidak ada Nabi diantara aku dengannya, dan bahwa dia akan turun, maka apabila kalian 
melihatnya kenalilah : dia adalah seorang laki yang sedang tingginya antara kemerahan dan 
keputih-putihan, memakai dua pakaian mumshirani ( pakaian yang berwarna kekuning-kuningan), 
seakan-akan kepalanya meneteskan air, meskipun tidak terkena basahan air, lali dia mematahkan 
salib, dan membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, dan menyeru manusia kedalam islam, dan 
dizamannya Allah melenyapkan semua ajaran kecuali islam, dan Allah Menghancurkan 
dizamannya Masih Ad Dajjal,kemudian rasa aman menyelimuti bumi, sehingga .....anak-anak 
bermain dengan ular namun tidak melukai mereka, lalu dia tinggal selama empat puluh tahun, 
kemudia wafat, dan disholatkan oleh kaum muslimin". (HR Ahmad dan Abu Dawud ). 


Turunnya Nabi isa termasuk tandanya kiyamat yang besar, ini berdasarkan al gur'an, hadits dan 
ijjma'nya ummat 


Dalil gurannya adalah :Firman Allah Ta'alaa : 
( Bugis pile Us doball A03 3a JB U Yos Yl JUS Jal Yo Ul): dls Ags. 


Tidak ada seorangpun dari ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum 
kematiannya . dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.| An Nisa' : 159 


| 
Dalil hadisnya :Hadits Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata : 


ya 4 Yae S3 mayo cal SB Jaja al Sega dd Guudi SAJI9 » ! alug le Il ado Ml Ja, JB 
BSI gang «ISI Jitug « Kala 


www.islamuna.info 


AGIDAH | 1655 ) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda : demi yang jiwaku ditanganNya sungguh hampir 
saja turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai Hakim yang Adil, Dia mematahkan salib, dan 
membunuh babi, dan meletakkan Jizyah "(HR Muslim ) 


Jabir radhiallahu anhu berkata : 


taka ag al uralb gali ale « usbiky sol yo Ssilo Jly3 ND) : alug Ale AU so yul! Ciraw " « 
vas ale Kuas Ul: Jai « W Ju Jlei : ad aol Jai dll Uule pa s0 ual owc Ji "1 JB 
doi odgd Jl do,SI « lol » . 


Artinya : aku mendengar Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda : " senantiasa ada segolongan 
dari umatku berperang diatas kebenaran sampai hari kiamat, lalu Beliau berkata : lalu turunlah Isa 
bin Maryam alaihi wasallam lalu berkata amir mereka : marilah jadilah imam sholat bagi kami, lalu 
beliau berkata : tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah amir bagi sebagian yang lain, 
sebagai kemulian yang Allah Berikan atas umat ini ". (HR Muslim ). 


lilma' ummat Umat telah bersepakat akan turunnya Nabi Isa, tidak seorangpun dari pengikut 
syariah yang menyelisihinya, yang mengingkarinya hanyalah ahli falsafah yang keluar dari islam 
yang tidak dinggap penyelisihannya,dan ijma' umat telah berlaku bahwa beliau akan turun dan 
menghukumi dengan syariat Muhammad ini, tidak turun dengan syariat sendiri ketika beliau turun 
dari langit, meskipun beliau melaksanakannya dan disifati dengannya. Wallohu a'lam. 


- kitab lawami'ul anwar al bahiyyah (2/94-95) : 


(al re ( (mall ) ) Sudi elowall yo Jaiy Ul WI Aoa abis Aelul calodlc yo Sl lin ( (3 
Y wioga Al LSI Jal yo uls) Jg33 JUSII lol doAl Elaslg diwllg JLSIL cub dg 539 Dll le au 0 
damlg Wall 0S SIS lol S1 elowdl 40 J9 yi dis S9 Kuas W 90 JS su Liogal SI (go JS 

| | | lobuo tesis puaLul do » 

uc Ul gu5) soul bel3 ny da9 D9gal Uigo Jb J3 5 LAI lg dog SI AI dag Visi 9d 399 

| | | peiso Ja. 

ala Ale dll lo dil Ig» JB JB Ai Al 3) BD yul ye lad.169 pedal y33 dil lola" 

dal Baduga sis Jita9 Kuli Nae LS pg yo ul S3 Ja Ul USingal ny Ksusi SAJ9 " 

pgn "culun! jSal3 Na la p120 cal Usia dilg " die alun 33 - Cupall. 

J3 X "lag Ale dll no dil Jauuy JB JB ic Al y13) Al 0 up abs ye LAI aluo 25519 

lu Juo Je : ad ol J9 pay0 Lal owwc J8 dobill ag dll dl Gal ac usblu wiol yo dls 

| AYI and adil da SI el ol pas ale SAM Ul : Jai". 

dal ls KI laslg « dog sad Jal yo sol 48 Als J3 J9 ale do Cugas! 588 glas3I lolg 

Jia aula daosall Asy sidl Og3 K5y9 Jis Ol ade dl Elas Sisil 389 4 Sy Aiu N Yao ba allg 
v9S49 Sagall yo 2021 aluuiyg « Lag Luo gdg9 4 dos dgwll Lu lo slawi yo J9 yi Ic Aiisuo dp siy 
20 LS Sagall Elul yo ad Lai Ag Ula is Sagoll Ubud jiluS aclilg ulhuwl yo Sagall . 


2 Ghufron Bkl 


da5 J9 5 UB leralg Jd iiood MM sd 2 lidi ade All DKI Ale su Jo 53 ( Lilbig 
Sngall asih vaSin #Solol : Jstug Biini ng: Dual) yulil aga ol! 00L0 C9 wo dual cl 

ca Jal | solo JSI 594 Siang ca M9 Dual le Lead HI 05gI Lol SI gag U Lolol slucu3 
Kuat 349 1400 09 MD Ld WJg49 Jlall ol 43 Ls gain3 UJI Lgsal :Joiu9 Gilao Ulg yudioll 

G3 (3) bus kel) inc dsnbu MC A20 og smuc dial LS) le al Gusd Ulb 98 Sagollg 
Ji3 cal 33 AJI gwib Jlsull Jai ddlll Al "Jodo dll le cuae Wll ju 18 “do Jl yo du 3: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1656 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jgtug dilom wigli 389 lab 549 OS3 Ay 0 LA Tali ya wuledl U) dil coc) dil dll gacki 
Je sal Gale Al Koluo S020 Lay s3 yu Sy Toylil yok! Ha2ol 
slunyg Sagall 9019 lada J Nlgy9 smu B9 jig dim ag AJI 0d Mc UgiSou9 4S ala sis Jl 

dis Jl 3 Gamal S3 wu lgu YIug dudalb cus Lgou Ai doll Uu VIM9 sc Ale 


sarjanaspdi.blogspot.com/2013/01/tanwirul-gulub.htmI?m-1 


uiogal NI UUSII Jalu Ula! oles Jgiac 50 Jill mol e all AJluol Sl ses JS AI Ll 
Isap aga 9S doll A019 digo JS 4 
wuzal! : do Sc9 2309 wwllg yul vpl JB digo JB U yiogal NI JUSII Ja yo ul3 : dki s3 
sal yaa al 3 sell ade dnlillg « cus ade inile Wgil cled £ sulsII si digo Jd ame io 
ulal UN : geu N « ulu! uSI9 « Jali sale ISI Dll le sasa y0dag VI S Laila dagall JLSII Jal yo 
US ul 3 yul molllg « Ul Jay Ab SSI SS 93 siy Soggad 4 gol Also pwlill 159 Ul dis 
dagall 00 Jaw db Kg sil : J3 XI 058 Uc 9S Ly sei Ju all « ul Saya. Ul Jawa, 
Ol 1 ca us Oei Ol J3 Ubud Ato SJ 8 CSI Is 3 dl buls « Sic YA 200 Slug 
sd Ossl value : abal Jia aniiy X9 A 9038 Agus 9 WI SS ng b JA BSI sol uple Ls 
ve b: JB ul also ye Sang . Flo vas yo WaSI ! abal Ad J3 $ Audi 4 Mono yo Was : Jb $ 
Jlp3 S cuma yo Kam VSI gl Goisl ol IE Ul Jasa: : Ogo JB smg Ld NI OLSII Jal yo al: 
A9 Jogi 33 La US yo U yoga susalg «All lc sa Ley05 Lele Ul: Jado | 374 201! AKu 
V3 39 mall 00 Ja) US B5 WNI S959. Soaball o)lisls bad ye9 M5 calg bolS JB « doball 
Sa $ va Il uc al ul allp : Guy Cgo JS : JB 90 IBU iogal NI JSI Jal yo ul3 : Ji 
Alia ulos Dll aula Som0u SI U Lio : dg . AD Ud Mag Ibra yc OgDig £ ugsoal & Igiol J53 ISI 
dong ul ya sw Ulay Al « 4 ulud pewoiolla le Lil KamoBNI 089 NS yu 
dabiy X9 cg0y ul J3 oles abb isl 4 Liat : J3» giu Gobel Jgn XI $ Luh All Dual le 
sad! 9S d4D ul US Kamal Ly daK UC Sd JI S9)9 . sel AGAN Yk ola . duleal Sic UlayAI 
saka! yg og SIN Ulitado Jb uulituls Nas loS5 pu 0 Usl Usia : JB cl ag le dil oo 
Y wiogd AI OUSII Jal yo Ula iki Ul Las oSl9 1 b540D gal JB pi « wollell D7 AU ala bani 3S 
BLS Jdi yo Ul3 : dngn Sic YAI yatig . CL 9 SG drg $ sc Vgo Ji : d2 gal JB digo JS 
Jomogall Sis A3 HN «RB M9 « V Gioid yo VI JUS Jdl yo ls : ve33SII yatig . 4 yoga VI asi 
Mad yA Lido US Jewogall Law dala . 
Boa 00 HMI YAS yo ISI SSI Dogg pgale 09 dobill 929 : Oles Jg3 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/974985059190969/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/976209005735241 


4311. BENARKAH AJBU DZANAB ( TULANG EKOR )ITU 
TIDAK BISA MUSNAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Puthu Anggoro Kasih 

Assalamualaikum wr.wb. Kyai mohon penjelasan tentang apa dan bagaimana itu 'AJBU DANB 
(tulang ekor), katanya dia (ajbu danab) tidak rusak walau si mayit sdh hancur berlalang tanah. 
benerkah...? matur suwun, wassalamualaikum wr.wb. 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1657 ) 657 


Wa'alaikum salam wr.wb, ajbu dzanbi atau tulang ekor itu letaknya ada di bawah tulang sulbi dan 
inilah yang pertama kali allah ciptakan dari penciptaan manusia dan tulang inilah yang tidak akan 
hancur ketika manusia meninggal. 


| | AT yo YA 2 S9glll aloMU alauo M0 CL. 

von! yul) gg Kla Jaral 98 SJ) Sula aldi SI adl Sal g wal Tito 98 (HI 5) Vs3 
ade All alas Jp Ale GI US slaul Aio dy SAI 989 m0dYI yo Sis, lo Jal 389 muak nc Ol Jli9 
ob meal 4009 Al Calglas cl dio 12518 La gaas0 ISA (ul 22 NI Ul AS as yg JS) alus 
En 9 Ya X0 leS pdolwal LSM Mic aa Ul. 


Hikmahnya adalah karena allah menciptakan awal mula manusia tulang ekor dulu dan allah 
tetapkan tulang ekor agar tidak binasa di terengus tanah lalu allah bangkitkan lagi manusia dari 
tulang ekornya sebagaimana dulu allah ciptakan. 


1 0 Aas) au SW ix0c. 

Sau gd all may KI Lamo 93 WS lo 18 US 

das es gol us tao 933 Aule siy SI “lg ud say BC 99 LS 4 Aing dio HJ ol UN wa 
»99 0 19 dhol adu Yul N oaku Jalu SI dn dub sad ul al adl ras A3 Ina JB9 lal 
dell Jar asu pall NS WN. 


» Mas Hamzah 


IK Ao ed UKS II da3 SRG ASI il IK" JB kug aile dl ali All Jata3 Y Biph aul Ge. 
US 3 ag" 


Dari Abu Hurairah : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda : “Semua 
(jasad) anak Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang ekornya. Darinya ia diciptakan, dan 
darinya pula ia akan dihimpun kembali” Diriwayatkan oleh Abu Daawud. Wallohu a'lam. 

- kitab aunul ma'bud : 


SI deal aral! Sung cal Bit ( LSI Lane NI ) Ode By02 KS ato Jaaio tnoilk ( pol cal JS) 
olwiNl Gl Ai Sal Sl « Jagad duoy (SIS) Wii 2 yo Sl (Mio) sal ic Ula Jiul 4d 
bl GIS 9 es Jago! demou ( (So Jul Wol li 9g « ding SI (439) Xgi . 

lal Sita 98 SAI Hall Alan! SI 4 pall UKulg sal Tits 3d LA NS | Aluo RA 93 Sggill JB 
«Un YAI 050 ISd9 « ala GI LS 5 aon dio yu SAI gd9 « g0d41 yo Silsu lo Jal 389 
agil Ado USAI ole aya AU UL 4 ngale Aug AU Ula el . 

sel 02 «lo yul ye syaae dl uc yua dsn yul US Gl 18 lang muat 48 KS) Lau cl 
Slogg wasuol «Band Ul L IgB 4 Uso nisa Um Lo mkuag le Al Lalo AI Jawa, JB: JB 8258 
Ustad elo elowll 50 Al Jai Ai cal 3 JB Sea gasal" IeB «cal JB Sl casayl ! Il caul JS 
P9 SJ US 4 Aing Kill K0 gag lanlg lalac NI adu AI ses OA yo yag : JB « Jill ain LS 
akuol ella doll. 

oa JS JB lag Ale Al Kakao AI Igo Ul R22 yul 2 «BLN ye dl yul Geob yo pku 203 
USo1 Ud9 HIS dio Will Uc Nl UL ll AL asi. 

AS Y alas lai 198 ol alaug Aula AI talan Al Ig 3 YE Bd yul US Mio uy plad ab Yo o09 
etil cas ne JB adil Joan Li 9 las SI: NIS doll aga Sy A5 lal yo 


2 Ghufron Bkl 


Solo yui : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1658 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wal 15 Usa HJ yo” lgagy lali K5 & ulos 
Ala 23 ISS alo lg Hacg "ding plg gw SIIl9 Al Hd 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/975586302464178/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/976218829067592 


4325. HUKUM MEMILIKI KHODAM GHAIB 
PERTANYAAN : 


2 Afyf Al-akhfa Asyatibi 

Asalamu'alaikum wr.wb. Mau tanya ustadz/ustazdah. Bagiamana hukumnya orang yang memiliki 
khodam/jin ? Ada yang mengatakan musyrik/syirik. Dalam artian memiliki ilmu kekebalan. Mohon 
minta pejelasannya. Wasalamu'alaikum wr.wb. 


JAWABAN : 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Bila pelakunya disiplin syari'at ( mutasyarri' ), yang dibaca (mantera) 
tidak bertentangan dengan syariat, khodamnya juga yang baik dan tidak menimbulkan dloror syar'i 
( termasuk menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding ) maka 
hukumnya boleh 


Sel 80 Aly JI Aralgg A05 la ita Laiog JB adl da9 soal pad 03 Ulu) 
al Ajisoll lb el dg Holgs A2 bolell 523 Jum le el Lae wlles AU JlSy Cup ll il ya 
Haag Aug Sola 29 nyali pay Baal pake Jul Gro B320 A0 S2 Y DN AS 
cal oreo 63 lean 55 uli selat Gu K Ul Ulas ol did Il seni veda cat as 

un le og la vla Cal IL Yao Kan Lal lp va ai yo US 

du Jos daki ul ala 93 V9 dagollg 2d y0 Jo owl yo ES ywld Sal Mdc me 23 Golss 
A51 2 0 sill all alba R3 yula | .9 ad V9 ad Oia) dok sb SS Jo ata ol AS dh 
dya SSI sal jl 


MAS'ALAH : Dalam pembahasan bentuk-bentuk sihir dan hukumnya......dst 

Di antara macam sihir adalah meminta pertolongan dengan arwah arodhiyah dengan cara laku 
riyadhoh dan membaca azimat-azimat yang setelahnya akan menimbulkan hal-hal aneh diluar 
kebiasaan pada umumnya, menurut kaum Mu'tazilah ini termasuk perbuatan kufur karena dapat 
menyerupai dan melemahkan kebenaran para utusan Allah akan mukjizatnya, sedang menurut 
pendapat ulama yang TAH@II@ (kuat dalam pernyataannya) hukumnya di perinci : 

1. Boleh : Apabila pelakunya disiplin syari'at (mutasyarri”), kemudian yang dibaca (mantera) 
tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan dloror syari (termasuk 
menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding). Bila yang terjadi 
semacam ini, maka hal tersebut bukanlah sihir tetapi kelebihan dan ma'unah 

2. Tidak boleh (haram) : Apabila pelakunya tidak disiplin syariat (fasig) atau yang dibaca 
dilarang menurut syara' atau menimbulkan dloror syar'i (termasuk hilangnya kesadaran dan 
tidak ada manfaat sebanding). IHamisy Fath Alwahaab 11/151). 

www.piss-ktb.com/2012/02/710-amaliyah-mengundang-khodam-asma.html 


2 Erlangga As Sumatrani 
Wa'alaikum salam wr wb. Hukum Khodam jin muslim /meminta pertolongan kepada jin Muslim 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1659 ) 


adalah BOLEH,asalkan diyakini sebagai perantara sebagaimana dinukil dalam kitab Al Ajwibatul 
Gholiyah fii agidati firgotin naajiyyah karya Habib Zainal Abidin Ba'lawi 


Sal 4E yo SENI Wb mu Jd W 

WS Ula SENI UB Abuulg 9 aw - Y Oleimall - Golsal , Ioicb Wei 018 yo laalb 5251 Las 'G 
J3 dls de Jalla Ad basal bilug 9 bluul dll Jas ale All « ulik NG dial ade Ja 30 All yo 
ale Al aluo 3g aluo olg, (ASI gs 48 ml « US bul use 3 Wl3)) “lag le al ak 
ml sdl SENI Kai . Sold gol og (( Jkall Sea arah gigi ul )) Ball Gaib 49 alug 

dip 0208 loilg Uni Gitu ul do Alba YUI 00 Kasim « asu PAK LM Ul dll Ng Aji alsl9 
Wo d3 yo mai JJ all ge ul. 


| | .S diletl da9 tuo ole Jail lo 

294 353 yamtl Sl )) :JB mlag dule dl Kalo ll yi Kapan 93 Solsadl Ola lo io d5 si JJ :a 
alang Ale Gl 9luo San0y AI Guug01 ai Ad Igiliiuul SUS Ad lnigd «SNI Cina Gali Ru oi oil 
Jalla dil yo alelk Sg All agale IL HiletaNI 3193 ole Ag Aigall Jai gas X8 seal 

JB maag Aale dll cadas ul ul abll Olg,) Lo Lging » dl ups Talk dur tuo ole Ja Isl ls 939 gl 
(ovgiel Al sc Jia yasil 139 ya S0 389 Las sll gl - Tloll yo Sl - Sant J3 BI )) 

Oo omiledk slaillg dilawNl l92 93 R20 Cusall Ig3 - ((aeigai N Ios ab ul yuguel )) #ula5 939 
Jeldily land cls3I . 


Soal : Bolehkah meminta tolong kepada selain Allah ? 


Jawaban : Ya boleh meminta pertolongan kepada selain daripada Allah dengan keyakinan bahwa 
makhluk yang dimintai pertolongan adalah sebagai sebab dan perantara, maka sesungguh 
pertolongan itu dari Allah secara hagigi dan tidak bisa dinafikan bahwa pertolongan Allah itu 
memiliki sebab sebab dan perantara. Perantara yang Allah sediakan untuk manusia dan dalil itu 
ialah sabda rasulullah: "Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya". 
(HR Muslim) 

Dan sabda rosulullah mengenai hak hak jalan : "Hendaklah kamu menolong orang yang Mengeluh 
dan memberi petunjuk kepada orang yang tersesat dijalan".(HR Abu dawud ). 

Maka dinisbahkan pertolongan itu kepada hamba dan disandarkan kepadanya dan disunnahkan 
bagi seorang hambah menolong hambah yang lainnya. Maka yang dimintai pertolongan kepada 
selain Allah tidak harus dituntut dapat menciptakan sesuatu dan sesungguhnya ia itu bermaksud 
berdoa memohon kepada Allah untuk melepaskan kesulitan itu sebagai misal. 


Soal : Apa dalil syariat tentang itu ? 


Jawaban : Dalil tentang itu banyak, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori 
dalam shohihnya rasul bersabda: "Sesungguhnya didekat matahari pada hari kiamat nanti 
sehingga keringat bercucuran sampai ketelinga manusia meminta tolong kepada nabi Adam 
kemudian nabi Musa lalu kepada nabi Muhammad shollahu alaihi wasallam". (Al Hadis). 

Telah sepakat Ahlu taugif semuanya bolehnya meminta tolong kepada Para nabi itu dengan ilham 
dari Allah berkaitan dengan itu pula terdapat dalil syara' bolehnya meminta pertolongan selain dari 
Allah diantaranya hadits riwayat Thabrani Nabi bersabda: "Apabila diantara kamu tersesat disuatu 
jalan dan mengharapkan pertolongan yang mana ditempat itu tidak ada seorang pun manusia 
maka katakanlah: "Wahai hamba Allah Aghitsuni (tolonglah aku) dalam suatu riwayat (a'inuni ) 
maka sesunggunya Allah memiliki hamba hamba yang mana engkau tidak melihat mereka. Hadits 
ini maknanya terang dalam hal kebolehan memohon pertolongan dan menyeru yang ghaib bagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1660 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang hidup maupun yang sudah mati. Wallahu a'lam 


Catatan : 
Memiliki dan meminta bantuan Khodam jin muslim adalah BOLEH. Asalkan diyakini hanya 
sebagai sebab dan perantara, sedangkan memohon bantuan kepada khodam jin kafir adalah 
HARAM 


2 Kumbang Gurun 

Syirik itu bentuk dosanya sedangkan musyrik adalah pelakunya. Dihukumi musyrik bila sipelaku 
menyakini penuh jin / khodam tersebut memiliki kekuatan mutlak dan pandanganya terbatas 
kepada khodam tersebut tidak menyaksikan keseluruhannya dari Alloh swt. Wallohu a'lam (Rz). 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/959124790776996/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/979122018777213 


4350. MUSIBAH BISA MENGHAPUS DOSA ? 
PERTANYAAN : 


2 Muthia Raihani 
Asalamu'aliakum, saya ingin bertanya Setiap musibah, dosa kita terhapuskan apakah benar? 
Tolong dijawab terimakasih. 


JAWABAN : 


? Pencari Ilmu 
Wa'alaikum salam, bisa terhapuskan jika sabar dalam menghadapinya. 


aed slilal JBS Ala dil Jua Isl Ciu A3 5483 all 9 pati plis" m8" Kalu 9 549 laci yo 
sal all og, Ugrigo BH 9 yo2l 


Sabda nabi saw : mereka yang diberi nikmat lalu bersyukur, yang DIUJI dengan MUSIBAH 
KEMUDIAN IA BERSABAR,yang mendzalimi orang kemudian beristighfar, yang didzalimi 
kemudian memaafkan, nabi saw diam hingga para sahabat bertanya : "apa yang didapatkan 
mereka wahai rasulullah? ", nabi saw menjawab : mereka akan mendapat keamanan dan 
merekalah orang yang diberi petunjuk. HR Thabrani 


sis di sale" no AI" pal gl Ula gl arus 4d Al Oku Jasa lady ali sio dll yo dl Ciiuw ISI Saad 
soml lg,” Ja 9 58 Jl yo d Citi dl dl jiall Aely 


Sesungguhnya hamba jika sudah ditagdirkan memiliki tempat disisi Allah dan ia tidak bisa 
mendapatkannya dengan amal maka Allah akan menberinya cobaan kepada jasadnya, hartanya, 
atau anak anaknya, yang jika ia SABAR maka ia akan mendapatkan tempat di sisi Allah itu. HR 
Ahmad. Wallaahu a'lam 


2 Mas Hamzah 
Sakit, kesusahan, kesedihan dan semua cobaan bisa melebur dosa. Dinukil dari kitab bisyarotul 


mahbub bitakfiiridz dzunuub karangan syeh al gobuni : 
| wa Lagi yiSi gum d Lau 
Hui YO Koja! Luycy lo) :JU Alg ale JI aho yuill yo -lagic WI yuS) “8 4D yul 9 dug yul c« 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1661) 


Solsall ola, .(obllas 50 Les AU 4S NI LeSliy ASgsill Sub p& A9 ASSI Ng 1053 Yg cad Yg onog Yg 
Tune 


Dari abu sa'id dan abu hurairoh rodhiyallohu 'anhuma, dari nabi shollallohu 'alaihi wasallam 
bersabda, " tidaklah menimpa seorang mukmin dari suatu kepayahan, tidak pula penyakit yang 
terus terusan, kegalauan, kesedihan, rasa sakit hingga terkena duri kecuali itu semua Allah akan 
meleburkan kesalahan-kesalahannya sebab terkena hal-hal tsb.". HR. imam bukhori dan imam 
muslim 


2) takwa Gul9) 999 A Gilir yo YUI 3S XI USAy dr HI odol Lay ses 0 bo) “S0-l ol9)9 
diulas ly dis bag da3 les Adil A08) VI 16333 ln3 AS 9 03 Hu) 


Imam ahmad meriwayatkan, " tidaklah sesuatu yang menimpa seorang mukmin pada jasadnya 
yang membuatnya sakit kecuali Allah akan melebur kejelekan-kejelekannya sebab sakit tsb"dalam 
satu riwayat dari imam muslim, " tidaklah menimpa seorang mukmin berupa duri ataupun yang 
lebih tinggi daripada duri kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan juga 
menghapus kesalahannya sebab duri tsb". 


din gala “yoo £ Xl Jlsy lo) alus dule All sda All Jay JB 1JB -Aie ll yA) 4D ul US, 
RSUD ema 19 cd 4E9 Siro ll ol9, (Giaos Ale Log WI ola s5 «Ulog 099 Ati YA. 


Dari abu hurairoh rodhiyallohu 'anhu berkata, Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda, " 
selama cobaan itu menimpa seorang yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan pada dirinya, 
anaknya, dan juga hartanya sampai dia bertemu dengan Allah maka ketika itu dia sdh tidak punya 
kesalahan lagi ". Diriwayatkan oleh imam tirmidzi dan juga lainnya, imam tirmidzi berkata " hadis 
ini hasan shohih" 


ugi$ yo RS Jay 50 Ul yg leg yudng sma All deg 0) "JB alus le All Lao yul ye cg 
CSI su sell Lali Y3 kuali ul yal al9.3 -(A0l ala 9S. 

8 gl Ulos duuoos Kol yo) alus Ae Al calao AU Jaa, JB JG -agis WI 9d) sule vpl yS9 
na 


Dan juga dari abu hurairoh dari nabi shollallohu 'alaihi wasallam bersabda," barang siapa yang 
terkena demam semalam dan dia bersabar dan ridho kepada Allah tentang demam tsb maka dia 
keluar dari dosanya seperti hari ketika ibunya melahirkan dia ". Diriwayatkan oleh ibnu abid dunya 
dim kitab almardho wal kaffaaroot. 

Dan dari ibnu abbas rodhiyallohu anhuma berkata, rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam 
bersabda, " barang siapa yang terkena suatu musibah baik itu harta ataupun dirinya sendiri 
kemudian dia menyembunyikannya dan tidak mengadukannya kepada manusia maka menjadi 
nyata bagi Allah untuk mengampuni dia"diriwayatkan oleh imam thobroni dan sanadnya tidak ada 
masalah. 


ld dg San Ugid CS Il) Halaug ul dll ed All Jua, JB 1 -ie dll yu) -itsile gg 


Jom Kasam Cd Lgi g-makw sal up Ca NI ca ola y9 saos ola, (Als lori Usb all dlul lb 4S, 
Wo9 ina AO LS9 diuos YG aic Ul lb» AI b8 Hc uc lc Uus lo) :Jgis alg Ale all so Al 


ola pua0 1Jleg 069 SDI ol9) . (asa. 


Dari 'aisyah rodhiyallohu 'anha berkata, rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda, " ketika 
seorang hamba itu banyak dosanya dan tidak ada perkara yang meleburnya maka Allah akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1662 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memberinya cobaan berupa kesedihan untuk melebur dosa tsb". Diriwayatkan oleh imam ahmad, 
perowinya semua tsiggoh kecuali lais bin abi salim 


Dari 'aisyah jg beliau berkata, aku mendengar rasululloh sholallohu 'alaihi wasallam bersabda, " 
tidaklah seorang hamba yang menjadi sakit sebab penyakit encok kecuali Allah akan 
menghapusnya satu kesalahan dan menuliskannya satu kebaikan mengangkat satu derajat 
baginya." Diriwayatkan oleh imam hakim dan yang lainnya , imam hakim berkata " sanadnya 
shohih" 


sob NI Lao y Aya MS up lo) aku ale Al Lao All Iga» JB :JB -Aie Al pub) Ly yul C3 
0d La ls di s1 Lgi ul dis 00 Jac log lgi) JB dia 0 Jos ul Abils les dll all 
kisi wal sole calo ola (en ang Jom ISS (Lali sal 


Dari abu hurairoh rodhiyallohu 'anhu berkata, rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda, " 
tidaklah suatu hamba itu terkena suatu penyakit kecuali Allah akan memerintahkan malaikat yang 
menjaganya yaitu, apa-apa yang dikerjakan dari kejelekan-kejelekan maka jangan ditulis, apa-apa 
yang dikerjakan dari kebaikan agar ditulis sepuluh kali dan juga ditulis baginya amal sholih seperti 
yang dilakukannya ketika sehat". Diriwayatkan oleh abu ya'la dan ibnu abid dunya. 


pola ll ai AB odol Gac Culul ISI tolles dil JB) Halug Ale dil ado dll Jawa, JB :JB ac 
an ! 
ae . sa & an « Ft logb is ale am. 

W Jaw 99 dal, E20 yo) 1JB plug Ole WI ca WI Igo Ul -lagic WI 915) -500 usl C9 
Mastani ton sesak bal ae al: 


Dan dari abu hurairoh berkata, rasululloh sholallohu 'alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala 
berfirman dim hadis gudsi " ketika aku memberikan cobaan kepada seorang yang beriman 
kemudian dia tidak mengadukanku kepada orang-orang yang menjenguknya maka aku akan 
membebaskannya dari boyonganku, kemudian aku akan menggantikan dagingnya dengan daging 
yang lebih baik dari dagingnya, menggantikan darah yang lebih baik dari darahnya kemudian 
memulai beramal dari awal lagi".Diriwayatkan oleh imam hakim beliau berkata, " shohih 
berdasarkan sarat imam bukhori dan muslim" 


Dari ibnu umar rodhiyallohu 'anhu, sesungguhnya rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda, 
" barang siapa yang kepalanya sakit dijalan Allah kemudian menerima, maka Allah mengampuni 
dosa-dosa sebelum dia sakit kepala tadi". Diriwayatkan oleh imam tobroni dan imam bazzar 
dengan sanad yang hasan. 


ASI Locanla ad9 109 “SD pall loy9c) al 9 dulc WI duo Jom JG :JU -ac al ND) 2 al US. 
das» s3 X) #lual ul cl Sgyg-bwail 58 yul all olg) .(9i80 dudg Gubiuo yna d0 UB 

Lu cs ya all). 

Gal YI al 2) Ill Jo3 "JB plug Ade AVI alo Al Jom) ul -aic Al sus, “lo Ia SI 
sngt pal alas dd bp 59 Ud 0 asal A50 9 U le5 aluo bul (era G0 ES il Hilda, 
ASI ol (a93 goa S42 s9 Ly Lu uls: 

Dari shohabat anas rodhiyallohu anhu berkata, rasululloh shollallohu 'alaihi wsallam bersabda, " 
kunjungilah orang-orang yang sakit, dan perintahkanlah mereka agar berdoa untuk kalian karena 


sesungguhnya doanya orang yang sakit itu mustajab dan dosanya diampuni."diriwayatkan oleh 
imam tobroni dlm kitab al ausat.ibnu abid dunya meriwayatkan " doanya orang yang sakit itu tidak 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1663 663 


ditolaak hingga dia sembuh" 


Dari sa'id bin malik rodhiyallohu 'anhu sesungguhnya rasululloh bersabda ttg firman Allah laa 
ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadz dzoolimiin , setiap orang muslim yang berdoa 
dengan doa tsb 40 kali ketika sakit kemudian dia meninggal sebab sakit tsb maka dia akan diberi 
pahalanya orang yang mati sahid, dan jika semuh maka dia sembuh dalam keadaan diampuni 
semua dosa-dosanya". Diriwayatkan oleh imam hakim. Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 


Ia Ala ar 7 HIU ag aleal asa ye Lae lil 2 aiasagal ses ME 


Nabi bersabda, " tidaklah menimpa seorang mukmin dari suatu kepayahan, tidak pula penyakit 
yang terus terusan, kegalauan, kesedihan, rasa sakit hingga terkena duri kecuali itu semua Allah 
akan meleburkan kesalahan-kesalahannya sebab terkena hal-hal tsb. Wallohu a'lam bis showab. 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-79&1D-3071 


Gis Al man Tas Il HUI 3 8956 son! JESLSI GA Clan Cya3I 235 G3 ASI Ula gal SS 
SEN alam Cas Tina 0 lo ptag AE AU lo All Jasa JB JG alga All lo yul 293 
(lin Sg sis ic ly all 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/9787442954817121 
www.fb.com/notes/984958964860245 


4387. ORANG YANG TELAH WAFAT BISA MENDO'AKAN 
YANG MASIH HIDUP ? 
PERTANYAAN : 


2 Ali Fazry 

Assalamu'alaikum para ustad dan santri Piss-KTB.Jika salah satu atau keduanya dari orang tua 
kita meninggal dunia dan kita berziarah kemakamnya dengan tujuan agar orang tua yang sudah 
meninggal tersebut mendoakan kita yang masih hidup. Pertanyaannya: bisakah orang yang sudah 
meninggal mendoakan kita yang masih hidup ? Mohon pencerahan & refrensi nya. Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam. Betul, orang tua yang telah meninggal masih bisa mendo'akan anak cucunya. 
Rosulalloh shallallohu 'alaihi wasallam bersabda : 


pdl 1G Es 28 US Ul9 eouiaal D8 US UB Ol0AI Yo Soilsg Sl ale yag laci 
Usyad LS Agadei SUS Arini 2) 


Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 
mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1664 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada kami. (HR. Ahmad dalam musnadznya). Wallohu a'lam. Hadits tersebut dimuat di 
antaranya dalam : 

- Musnad Imam Ahmad 

- Al Hawiy Fatawi Imam Suyuthi 


sbsmull Saba Sglll : JSI 

ag 5 Oriuo 9 Saml elo S9) subuh 818 A8 48 log lo! Jis clg0il ale sdg dulil Uluall lols 
ale pssi Slaci ul" #akug ale dil aa Gil gua, JB JB lo ey yuil Raw GAS Ubiw Le Il5JlI 
LS peadgi 9 pain Y pglll Ig8 el 242 US Ul3 Igostuiul Lg3 US UB Ols0N yo Soilasg SI 
JB JB AI Sc al sal US pall ye old Gu Cakall Lisa Ario 9 gwlabal Sad gal JB9 "lia 
Las US UB ad ya Hd KULI leg Soil ale pass Alas Ul" takug Ade AU Lalo Al Jaw, 
Tual 0 bwg 48 sil uloll S953 elic ly Iglasy « Desa NT AB 2e o Calo lonaatal 
sal 3 Adu yg yes ll UC uc Jo2S0 yo JI 04 aliidg 3819 0g M3 UC HusLS 9D9 Mc Ly doluo 
“dal lala cuA II odol adi ul JB plug Aula las All Jaa) gl Sola Lg yul ye kB, 
SA US Gd Ob Rania Klo Ig bil Usls28 luall Jal yo situ Usil laS dll lc yo das Jl 
abs Jb calo 38 colgul Jas AS calo 38 Ja ll yo agus 3 Casa Ja B9 528 Je3 bo @glluu) 
vans Sllacl ul JB3 An yall Cats AI Cui Uolall Aol all 4 CB3 UgeaL, dll blg ali bl walsi33 
sai8 lin» 39 cILAS Id pel 1983 Ig siuilg 18558 LS US UB 8551! Jal s0 KSoilacg SBI ale 
dl 4333 4 sudi lalin ac ngll Agll 939 opal Jac pgile y4 5013 laule diolg @ulc sliasi, 
us Joboll ul All uc ye Gleuwl Lp 2050 US Gaal Ly So20 ye Ulolidl ULS 48 Wall yul us ol9)5 
ola Ieoiuiwlg 19553 lw Isl) UI wisall ade Sloci ya sgi JB Laga ul Uc ad) ul UC Ma si 
sasa au og psk Mac Cyrd yo Jadi! Jali 8d aSAJI Sio ll S9, «d0 gal) all IsJB claw Isl, 
JB 0x2 vc dl uc 


http://islamport.com/w/ftw/Web/904/840.htm 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


(al AL Ki al oi ol dag Gaal d5 Sl la la 
alcg codleig Joki lc GAngiw agllaci « ubasolgl sal les dll yo yu 1423 Id #sdlso JB 
(WE Kio SSI Gg) Ning) ) :JB loS “dobgll a93 lo X YIS lang .owo3ol deg Jaw Jl 

Ll £ 29x 39 Lo Jeo33 ) JB3 (9 SI 4 Sila oi 282) :odles JB3 (1) (18 BU: 
10) xosl Alda JB laS eluall 99 pull dls Lela 383: 
al sluo Al Iga) 02 cus yul yc adl sud us cal53 Lids Ssng ul Usb a00 ya Lao 

Lo Li cmd doc Ml 2,33 3S Yg Ub Jd slow 3 510 58 Jos Sant Ul d" JB dil akug ale 

us" (2). 

swJuball ygls 9al JB LS as 98 iladlg cb ,3YI yo Wl901I dc yap sll Jlaci y ': 199 389: 

Sllocl y JI" Inlug Ole WI alac WIL Jawa JG JB WIL 1 3 2 vc Ne Te EA APA 
panel! call" TB Ea JS lg «4 Ig iiaal IS US UB sdg H3 Soilicg SibJsl ale yang 
| | debu Iglas of. 3) 
Ul" Salug le AU lo gwll JB 1Jais Luil Row 0S Kubiw 0S S5 uc us :S051 AI JB9 
adl 1G JS sae US Ula «Ig sial Da3 US UB 01902 yo Soilusg SI ale yogi SIlaci, 
lipad 6S pgadgi SU pgioi AD". (4) 
Klas All Sau Igdogl ) J3 ciS ol Jos eaud elsa ISI #Yis WI gd, Asile UB Sal JB9 
5) 4 Usiegalls Us. 33) . 
sos ADA JB elsa Apa nda 99 579 389: 
sis ab Igussi ul Sale N" JB akwg ale Al alan Wil Joy Ul il yS 4AS Wis La yu Lia 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1665 ) 


Asal Jl le lo gl all Jas DAS yo Tb) tal- oya yo Elo Jasy Jolell UB Td Atu ms lalin, 
Job MUI Jo Ule lo gd isu Joy 0D» yo @d ll Jasad dll lg elu Noc Jowd Joo Ai 
ga" JG salat peta Ol Jasa 5 Teles da dastal Tua Kapal SI So MEILS Nae don 
an gll ISd yo amal Yak (1) "ule AL Ai lo Jas. 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya105.html 
Sumber http://arh789.blogspot.com/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/990958820926926 
www.fb.com/notes/991089917580483 


4388. BERITA IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG 
KENDURI 7 HARI 


Mengapa para ulama mengajarkan kepada umat Islam agar selalu mendoakan keluarganya yang 
telah meninggal dunia selama 7 hari berturut-turut ? Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadits 
kenamaan mengatakan bahwa beliau mendapatkan riwayat dari Hasyim bin al-Gasim, yang mana 
beliau meriwayatkan dari Al-Asyja'i, yang beliau sendiri mendengar dari Sofyan, bahwa Imam 
Thawus bin Kaisan radliyallahu “anhu pernah berkata : 


ALI sll agis palu ul Using IS slauw Ad 33 H3 Usiity suga Ul 


“Sesungguhnya orang mati difitnah (diuji dengan pertanyaan malaikat) didalam guburnya selama 7 
hari, dan “mereka” menganjurkan (mensunnahkan) agar memberikan makan (pahalanya) untuk 
yang meninggal selama 7 hari tersebut”. 

Riwayat ini sebutkan oleh Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal didalam az-Zuhd (1J. Imam Abu Nu'aim 
al-Ashbahani (w. 430 H) juga menyebutkannya didalam Hilyatul Auliya' wa Thabagatul Ashfiyah.(2| 
Sedangkan Thawus bin Kaisan al-Haulani al-Yamani adalah seorang tabi'in (w. 106 H) ahli zuhud, 
salah satu Imam yang paling luas keilmuannya. (3 Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974) dalam al-Fatawa 
al-Fighiyyah al-Kubraa dan Imam al-Hafidz as-Suyuthi (w. 911 H) dalam al-Hawil lil-Fatawi 
mengatakan bahwa dalam riwayat diatas mengandung pengertian bahwa kaum Muslimin telah 
melakukannya pada masa Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengetahui dan tagrir terhadap 
perkara tersebut. Dikatakan (gil) juga bahwa para sahabat melakukannya namun tidak sampai 
kepada Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam. Atas hal ini kemudian dikatakan bahwa khabar ini 
berasal dari seluruh sahabat maka jadilah itu sebagai Ijma', dikatakan (gil) hanya sebagian 
shahabat saja, dan masyhur dimasa mereka tanpa ada yang mengingkarinya. (4| 


Ini merupakan anjuran (kesunnahan) untuk mengasihi (merahmati) mayyit yang baru meninggal 
selama dalam ujian didalam kuburnya dengan cara melakukan kenduri shadagah makan selama 7 
hari yang pahalanya untuk mayyit. Kegiatan ini telah dilakukan oleh para sahabat, difatwakan oleh 
mereka. Sedangkan ulama telah berijma' bahwa pahala hal semacam itu sampai dan bermanfaat 
bagi mayyit.(5) Kegiatan semacam ini juga berlangsung pada masa berikutnya, sebagaimana yang 
dikatakan oleh al-Imam al-Hafidz as-Suyuthiy : 


“Sesungguhnya sunnah memberikan makan selama 7 hari, telah sampai kepadaku (al-Hafidz) 
bahwa sesungguhnya amalan ini berkelanjutan dilakukan sampai sekarang (masa al-Hafidz) di 
Makkah dan Madinah. Maka secara dhahir, amalan ini tidak pernah di tinggalkan sejak masa para 
shahabat Nabi hingga masa kini (masa al-Hafidz as-Suyuthi), dan sesungguhnya generasi yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1666 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


datang kemudian telah mengambil amalan ini dari pada salafush shaleh hingga generasai awal 
Islam. Dan didalam kitab-kitab tarikh ketika menuturkan tentang para Imam, mereka mengatakan 
“manusia (umat Islam) menegakkan amalan diatas kuburnya selama 7 hari dengan membaca al- 
Gur'an'.I6| 


Shadagah seperti yang dilakukan diatas berlandaskan hadits Nabi yang banyak disebutkan dalam 
berbagai riwayat. (7) Lebih jauh lagi dalam hadits mauguf dari Sayyidina Umar bin Khaththab, 
disebutkan dalam al-Mathalib al-'Aliyah (5/328) lil-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani (w. 852) 
sebagai berikut : 


JB ya 2 Sin ye em USM) 3 JS US dal up Sos Lis 90 yg Ma Liida go Ly Soal JB 
dg Jagbi lo 21 DG yuli A20 J2 NI Ob 3 Lt yo sol Us Jai Ai All yuS) Jas Rowl LS 
loleb yul Jen ul sol BS yuWl salon Ul aic all 95) Laguc 200 Aic WII ud) 200 yab sn 
MS up umbi el GI pd SAI ya) lgic yuill elo ailgoll U0.59 389 Ig3ls 8 jlindl wo Iga, lal 

pas Uilio 99 doloss les WII es Ul iluwg CydalI Klo 38 yul Lal L J3 ic Al 5) Ula 
as dl us) 


“Ahmad bin Mani berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan 
kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Ali bin Zayd, dari al-Hasan, dari al-Ahnaf bin Gays, ia 
berkata : aku pernah mendengar “Umar radliyallahu “anh mengatakan, seseorang dari Guraisy 
tidak akan masuk pada sebuah pintu kecuali seseorang masuk menyertainya, maka aku tidak 
mengerti apa yang maksud perkataannya sampai “Umar radliyallahu “anh di tikam, maka beliau 
memerintahkan Shuhaib radliyallahu “anh agar shalat bersama manusia selama tiga hari, dan juga 
memerintahkan agar membuatkan makanan untuk manusia. Setelah mereka kembali (pulang) dari 
mengantar jenazah, dan sungguh makanan telah dihidangkan, maka manusia tidak mau 
memakannya karena sedih mereka pada saat itu, maka sayyidina "Abbas bin Abdul Muththalib 
radliyallahu “anh datang, kemudian berkata : wahai.. manusia sungguh telah wafat .. (al-hadits), 
dan InsyaAllah selengkapnya dalam Managib “Umar radliyallah “anh”. 


Hikmah dari hadits ini adalah bahwa adat-istiadat amalan seperti Tahlilan bukan murni dari bangsa 
Indonesia, melainkan sudah pernah dicontohkan sejak masa sahabat, serta para masa tabi'in dan 
seterusnya. Karena sudah pernah dicontohkan inilah maka kebiasaan tersebut masih ada hingga 
kini. 


Riwayat diatas juga disebutkan dengan lengkap dalam beberapa kitab antara lain Ithaful Khiyarah 
(2/509) lil-Imam Syihabuddin Ahmad bin Abi Bakar al-Bushiriy al-Kinani (w. 840). 


ain wo Jay Jaa Y “Jats sate di 1gub3 batal Gp yo Ratu La” HE yadd Ly Lila 23 
ol sala 46 yulilk ian ul lugas 20 206: cab sd Ag Jugb lo Sal syal da0 JS NI Lb 
ad Sl oya Lie yulill eluoli dilgall cus 3 Igels # yltall yo Igan » lali lolab yuli) Jagu, 
li dag 220 WISB — plg Gale Al Lala — dil Iga» Calo 38 nyali lal 4 2JG Lila MG: 13 yubadl cas, 
Jab cd ad sak gaul mlill ang 251 Sad alel S8 130 ISIS uli gal ci sig a07 WS 3S, sal cilog 
ES WN up SlS A3 dim ai0 4 Sonl olg,.“ J3 


“Dan dari al-Ahnaf bin Gays, ia berkata : aku mendengar “Umar bin Khaththab radliyallahu “anh 
mengatakan, seseorang dari @uraisy tidak akan masuk pada sebuah pintu kecuali manusia masuk 
bersamanya. Maka aku tidak maksud dari perkataannya, sampai “Umar di tikam kemudian 
memerintahkan kepada Shuhaib agar shalat bersama manusia dan membuatkan makanan 
hidangan makan untuk manusia selama tiga hari. Ketika mereka telah kembali dari mengantar 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1667 ) 667 


jenazah, mereka datang dan sungguh makanan telah dihidangkan namun mereka tidak 
menyentuhnya karena kesedihan pada diri mereka. Maka datanglah sayyidina “Abbas bin Abdul 
Muththalib, seraya berkata : “wahai manusia, sungguh Rasulullah shallallahu “alayhi wa sallam 
telah wafat, dan kita semua makan dan minum setelahnya, Abu Bakar juga telah wafat dan kita 
makan serta minum setelahnya, wahai manusia.. makanlah oleh kalian dari makanan ini, maka 
sayyidina “Abbas mengulurkan tanggan (mengambil makanan), diikuti oleh yang lainnya kemudian 
mereka semua makan. Maka aku (al-Ahnaf) mengetahui maksud dari perkataannya. Ahmad bin 
Mani telah meriwayatkannya dengan sanad didalamnya yakni “Ali bin Zayd bin Jud'an”. 


Disebutkan juga Majma' az-Zawaid wa Manbaul Fawaid (5/159) lil-Imam Nuruddin bin “Ali al- 
Haitsami (w. 807 H), dikatakan bahwa Imam ath-Thabrani telah meriwayatkannya, dan didalamnya 
ada “Ali bin Zayd, dan haditsnya hasan serta rijal-rijainya shahih : Kanzul “Ummal fiy Sunanil Agwal 
wa al-Afal lil-Imam “Alauddin “Ali al-Gadiriy asy-Syadili (w. 975 H) : Thabagat al-Kubra (4/21) lil- 
Imam Ibni Sa'ad (w. 230 H) : Ma'rifatu wa at-Tarikh (1/110) lil-Imam Abu Yusuf al-Farisi al-Fasawi 
(w. 277 H) : Tarikh Baghdad (14/320) lil-Imam Abu Bakar Ahmad al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 
H). Wallahu A'lam. 


(1) Lihat : Syarah ash-Shudur bisyarhi Hal al-Mautaa wal Gubur : Syarah a-Suyuthi 'alaa Shahih Muslim, Hasyiyah 
as-Suyuthi “alaa Sunan an-Nasaa'i dan al-Hafi lil-Fatawi lil-Imam al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi : Lawami' al- 
Anwar al-Bahiyyah (2/9) lil-Imam Syamsuddin Muhammad as-Safarainy al-Hanbali (w. 1188 H) : Sairus Salafush 
Shalihin (1/827) lil-Imam Isma'il bin Muhammad al-Ashbahani (w. 535 H) : Imam al-Hafidz Hajar al-Asgalani (w. 
852 H) didalam al-Mathalibul “Aliyah (834). 

(2 Lihat : Hilyatul Auliya' wa Thabagatul Ashfiyaa' lil-Imam Abu Nu'aim al-Ashbahaniy : “menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Malik, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, menceritakan kepada kami 
ayahku (Ahmad bin Hanbal), menceritakan kepada kami Hisyam bin al-Gasim, menceritakan kepada kami al- 
Asyja'iy, dari Sufyan, ia berkata : Thawus telah berkata : “sesungguhnya orang mati di fitnah (diuji oleh malaikat) 
didalam kuburnya selama 7 hari, maka 'mereka' menganjurkan untuk melakukan kenduri shadagah makan yang 
pahalanya untuk mayyit selama 7 hari tersebut”. 

(3) Lihat : al-Wafi bil Wafiyaat (16/236) lil-imam ash-Shafadi (w. 764 H), disebutkan bahwa 'Amru bin Dinar berkata 
: “aku tidak pernah melihat yang seperti Thawus”. Dalam at-Thabagat al-Kubra li-lbni Sa'ad (w. 230 H), Gays bin 
Sa'ad berkata : “Thawus bagi kami seperti Ibnu Siirin (sahabat) bagi kalian”. 

(4) Lihat : al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra (2/30-31) lil-Imam Syihabuddin Syaikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami : al- 
Hawi al-Fatawi (2/169) lil-Imam al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthiy. 

(p) Lihat : Syarah Shahih Muslim (3/444) li-Syaikhil Islam Muhyiddin an-Nawawi asy-Syafi'i. 

(6| Lihat : al-Hawi al-Fatawi (2/179) lil-Imam al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi. 

Disarikan dari tulisan : al-Ustadz H. Luthfi Bashori 

Sumber : http://www.sarkub.com/2011/anjuran-untuk-tahlilan-7-hari-berturut-turut/ 


4399. TAWASSUL DALAM BENTUK PANGGILAN 
PERTANYAAN : 


» Ceng Anoom 

Assalamu'alaikum wr wb. Pertanyaan titipan...Ada seseorang yang diberi amalan oleh seorang 
kyai supaya dilancarkan semua urusannya..Doanya adalah "Yaa Sayyidi Yaa Rasulallah" hanya 
segitu saja doanya. 

A. bagaimana hukum mengamalkannya? mengingat dalam kalimat tersebut tidak ada meminta 
kepada Allah.. 

B. apakah tidak termasuk menyimpang dari agidah orang yang memberi dan yang 
mengamalkannya? Monggo petromaknya kyai. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1668 ) 668 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr.wb. Di antara dalil yang menganjurkan dan membolehkan istighatsah/ 
meminta pertolongan adalah hadits mauguf dari Ibnu Umar Radhiyallahu “anhu yang diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad. 


Go asi K3 Aa50 GJM JI ll Us SSL id Jd d3 OS Gl ic dil LS) JAE ul VE 
Jlic 


“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallaahu “anhu, bahwa suatu ketika kaki beliau terkena 
mati rasa, maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau: “Sebutkanlah orang yang 
paling Anda cintai!”Lalu Ibnu Umar berkata: “Ya Muhammad”. Maka seketika itu kaki beliau 
sembuh.” 

Yaa Sayyidi Yaa Rasulallah"itu bukan sholawat, tapi panggilan kepada beliau shollallohu alaihi 
wasallam, mirip dengan atsar ibnu umar diatas. Sholawat itu ada kalimat sholla yang artinya 
memohonkan rahmat,misalnya shollallohu alaihi wasallam atau shollallohu ala muhammad dll. 
Panggilan kepada beliau merupakan salah satu bentuk tawasssul, bisa di cek dalam kitab 
mafahim karya sayyid alwy. Ucapan "Yaa Sayyidi Yaa Rasulallah" merupakan salah satu bentuk 
tawassul kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam, jadi boleh diamalkan dan tidak menyimpang 
dari akidah 

- kitab mafahim sayyid alwy : 


O5288 lagis Gil A5 25 ey Al MG die US 1 JB yui ey aiugll US Sella yOYall 99 4 Jugil 
Uas 1 JB sdlso ye. Jlis yo batu laslS3 , sna0 L 1 JB «dll sal si SSI Jan JJb as, 
GA 22055" Jli: selall pall as 31 £ ale walal 633 lapis all 12 alis sal sie JA J3 

AS Tas Jaa KB 


TAWASSUL DENGAN NABI SAW PADA SAAT SAKIT DAN MENGALAMI MUSIBAH 


Dari Al Haitsam ibn Khanas, ia berkata, “Saya berada bersama Abdullah Ibn Umar. Lalu kaki 
Abdullah mengalami kram. “Sebutlah orang yang paling kamu cintai !,” saran seorang lelaki 
kepadanya. Yaa Muhammad,” ucap Abdullah. Maka seolah-olah ia terlepas dari ikatan. Dari 
Mujahid, ia berkata, “Seorang lelaki yang berada dekat Ibnu Abbas mengalami kram pada kakinya. 
“Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai,” kata Ibnu Abbas kepadanya.Lalu lelaki itu 
menyebut nama Muhammad dan akhirnya hilanglah rasa sakit akibat kram pada kakinya. 
Tawassul menggunakan ungkapan Ya Muhammad adalah tawassul dalam bentuk panggilan. 
Wallohu a'lam. 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/993648337324641/ 
www.fb.com/notes/997147476974721 


4409. TIDAK ADA LARANGAN HARI UNTUK BERZIARAH 
PERTANYAAN : 


2 Isyak Kurfika | 
BS 9 WI do» 9 Sule plull 
Numpang nanya : Adakah hari yang tidak diperbolehkan ziaroh kubur??? Terimakasih atas 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1669 ) 


penjelasannya.... 
JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh, nggak ada hari larangan ziarah kubur, bagi 
laki-laki boleh ziarah kubur kapanpun tanpa dibatasi waktu, yang afdholnya adalah hari jum'at. 
Wallohu a'lam. 

- kitab majmu' (8/259) : 


danll aga luguas gutll Sl aga JS R34 ul niy (53) 
- kitab minahul jalil (1/506) : 


al asal yo B9 al Egg 0 Ag MHI SI (SY gl BL ) ol JJ UN sisa ls (9) 
loslg « Ausu Agu liol3 A3 NS lia! sia lg )NI Ul yah Ale Hllai dll yL3) ella liaic LS iso 
sles ol ud El dllo Akad igonll a09 LX 


LINK ASAL : 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/994930450529763/ 


4434. DOSA YANG DISEGERAKAN ADZABNYA DI DUNIA 
PERTANYAAN : 


2 Salim WongGendeng SingoraEdan 
Assalamu'alaikum. Numpang nanya, adakah dosa yang langsung dibalas oleh Allah di dunia? 


JAWABAN : 


? Neng Yasmin 
Wa'alaikum salam wr wb. Rosululloh shllallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


All al dil G0 SNI 93 h553) lo ga WA 59 giall aa dil Jaa Ul sasa Yo las 
Bl ana 393 stelan 130118 8533 IgiaS cal dal Ol oi san Jl akal Ula asal Isel j3 UII, 
lali 35 


“Tidaklah sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia dan juga 
disimpan di akhirat dibanding dosa memutuskan silaturrohim, khianat, dan juga berdusta, dan 
sesungguhnya amalan ketaatan yang paling disegerakan pahalanya adalah menyambung 
silaturrohim, sesungguhnya dengan silaturrohim keluarga akan bahagia, harta akan melimpah dan 
jumlah keluarga akan bertambah, jika mereka saling menyambung tali silaturrohim.”. Wallahu 
a'lam. 

- Musnad abdullah bin mubarok : 


Al ado AU Jasa) JB : JB X3 cl GS, al 6g, ala vas 6G) die GE (estoo Opa) 
seal yo 33 dd SN bo 29, Wal 9 dosa wol Ul JS Y P3 3 Lo b": Alag Gale , 
as Jl dsuba33 " : 
http://library.islamweb.net/hadith/display. hbook.php?hflag-1&bk. no-28&pid-810717 


- 'Aunul ma'bud syarah sunan abi dawud : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1670 ) 670 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1902 Jana JB JB 2 al ye dal 0 yan on Bi u Alo al Lina Ap us pe li 
ada 5x lo go Lis! 458 dginll alam adles all Jasa ul yani id yo lo plug le dll Las Adil 

s5 Jl Asabo9 asal Jio 2,51 

Josio : (Gusinll ) wall Siyol ss : (ska) Jala Geli adl : (al Hd yo) 13) dala 
SI: (AJ) dgisll yo Jadi lo go SI dnngall sKII m9 dngall Jl Maut : (5S lo 20) Jasa 
(JI i2ab33) ASI gl lala ale 29 al abal 389 KEL kata Sl : (gatal Jio) il Kas : 
Ab NI S93 do gbi Yos SI. 

an 1 Sio ill JB9 « Elo lg SSoyill as ,l9 1 Sial JB. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-55&1D-8480 


- Tuhfatul ahwadzi : 


- 2629 - H3 sal uc ul uc Se Jas low! busi 33 ya Wis 
pa lo R0 WII 99 Tagioll una dil Jan OI 333 ci G0 lo" Halug le Al Laka Al Jasa, JB JB 
modi Aula sell G0 SI ga Al. 
l Cumud Cus Id. 
os (vas Je gal) Linao yet (dye ye) We yul Sg og0ll gd (adl Jl Ly Jeclowl Lu) :Ap3 
US) dsulwll yo H9rno 24 Hi Jngallg doogall itu silelasl diSlu gl9 logiy Luis Gito do2009 aU UAS 
| 0 al oi SM Ud wu Xs 9d (Ml. 
eU ati de yani duo (AJI Jay Ul) Ssi si Gas) li sai 009 UIL lo (Kado lo) 53 
dlngall Jl matis (LSM lo go) Jasu Jasio (dgisll) Kill Si yal SI (asal) dilhuw Alas Si 
309 SEL Kata 0S (rata 0) Sl Una ssi (Al) dgisll yo Jay lo go SI dnnsoll cl m9 
al AI 93 Ao Rb3 0g SI (A5 Jl 4s1b39) dilunasi yo9 SSI gl « ulakll dc 2953JI gl all. 
dlm! Kuno JE9 SUJI9 ul us d-lo ws yalb gal as ,slg (Rab0 Cud3 5») dg. 
Sp Jai cun gal ol All uc gal diiS SeluNI wilodl Aliill iss gallg dngab (ALA Lx salad uc) :Jg3 
isylul JUS yo Lulo US9 08b balisl As. 
Duo adl si (B3 9d 0 all) All Jlac NI yo dd ol H3 Ji 0 dls SI (dus 3 Jai wp) "Api 
DAD 9 obi sol 98 bi yo Uua59 si (oli 49 Li yoo) bilgolg clal dal)9 dcl3g dolc 9 lele dip JiSI 
aLasl si (Il dil s8) lalag Yo io Jilg dio 3831 3d Yo ll SI (gs 9 0 Hi) WI ya alas 
Si pagtoll US lag Jgisll 6593 agd ade Isloicl Yugi sig WI 4id dulu aLoal ssi (Lulo) dub 
udi did 9d JL 039) JB Cus lo ale lu a20 Lau SG Ggbuall o,kicl R09 sig Y 9 ji 
us sil (93 D yo dll oli 49 kva) dus 9 waal9 SEO! axilg dal Jl XI Ssi (d9 9d 
yo si (dio B8 lo ole) 055 SI Lal sa (Ll) cl Ja JoNlg LI Goglg olsdlg Jl Llsuol 
WS al) -SBI lou lgi Y9 S6 lo ale lgu WII lesi JW 389 oaH3 Jguoow ol 00929 AIM 0 yg Jia 
uballs ulullh & as & yadl9 ULASII up lagadusv AB Ji dio snl9 2950 asal (Lulo Yg LSLx all 
ale Lusl) aus All yo le A83 Ai Rb Jai log gal SS0 ll SL (al 3 4 wwg0 Las) J3 
Pa 90 45 X0 ya alat sosall 4 coal (Sulu. 
C3, laS La015 99 celuali 04 aa! ddriw 49 (L4£ Luas im) - 

Hai SSI (V8) laa (ASB93 9d Lo “5 Ig His X9) luall 90 $9 ASI (Sio Saul 9d Yo oli Ig LI) :ad 
oki NI elo 39 Loyal Y ob ssl (layo33 N Ul) sus ssi eat saus ai 
bis 9d ale JAS yo dl sbai BI ega UB (ale dil dasi) Jab el club sl,p 3 aah JL 
Y ul al) tan 3059 ALGI9 Fasill S4 Ugal yu Ig (il Lau UUS Il Asi yo daic lo satul 
saia Lela3l dy Usis 16 ll aliha Cai 93 #ilaunog ld AJI ld Jay MB Wall Jal Jas Jl Jlbip 
WI sb 5585 
Golo uzl9 kung Sol as 2519 (RuuD Cu@— lha) alah. 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1671 ) 671 


http://www.sonnaonline.com/DisplayExplanation.aspx?Explainld-83789&HadithID-9157 


g Mena 2. 

v (was Jus cal) Losno0 urin (due vc) Ale vab Agooll gd (adl ul uu Jiclawl Lusl) 1053 
us) dsulull yo 9202 cb Ai Jngollg dongoll Rity yulibell WSlu gl9 logiw Lai gito do2009 ay Uiu9a 
WIL yo ii SM 9S WS Xc gd (Ul. 


sonnaonline.com : 


LINK DISKUSI : 
www.facebook.com/groups!/piss.ktb/196355227053960 
www.facebook.com/notes/1018663274823147 


4436. KOK NABI MUHAMMAD SAW DISIFATI ASMAUL 
HUSNA ARROUF DAN ARROHIM ? 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Khoirul Anam 

Di dalam kitab simtud duror, ada tertulis : Allaahumma sholli wa sallim asyrofash sholaati wat 
tasliim, 'alaa sayyidina muhammadinir rouufir rohiim. Pertanyaannya, nabi Muhammad disifati ar 
rouuf, dan ar rohiim. Dimana kedua sifat itu milik Allah dalam asmaul husna, sedangkan Allah 
laysa kamislihi syaiun, lahul asmaul husna. Bagaimana hukumnya ini? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Penyifatan itu Allah sendiri yang memberinya nama pak, jadi nggak masalah. Lihat surat at taubah 
ayat 128 : 


A5 9925 Omodolb KSilE pouo3 Fs le 5152 Kudil L0 Ju) KEL 3 
" Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya 
penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan 


lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. 
- kitab tafsir al kabir halaman 188 


Gilamil 0 utowb sles AJI olowu : - lagic Al 9155 - yabe cal JB (ato5 ge, wwiogall ) Vs 


Firman Allah " amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin "Ibnu abbas 
rodhiyallohu anhuma berkata :Allah ta'ala menamai Nabi muhammad dengan dua nama dari 
nama-nama-Nya. 

- kitab tafsir al gurtuby (8/218) 


ILasalabs as dal sd Sule al sliub3 
ab Age yul WI ul : J9 pas5 9s) saiogdll : JB vb. 


Al hasan bin al fadhl berkata : Allah tdk mengumpulkan thd salah seorang Nabi dua nama dari 
nama-nama-Nya kecuali kepada Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam, sesungguhnya 
Allah berfirman : 


K5 Ci9s) Gaiogoll 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1672 ) 672 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"(Rasul yg telah datang ) amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin "at 
taubah ayat 128 
dan Allah berfirman : 


25 353) yuli, dl U) 


" Sesungguhnya Allah terhadap manusia adalah amat belas kasihan lagi Penyayang " al bagarah 
ayat 143 

Sama dalam hal satu dua sifat tidak bisa langsung divonis Allah serupa dengan makhluknya, 
contoh mudahnya Allah mempunyai sifat sama' dan bashor yang artinya mendengar dan melihat, 
manusia juga punya sifat tsb, meskipun begitu tidak serta merta Allah serupa dengan manusia. 
Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/1000269803329161/ 
www.fb.com/notes/1020945801261561 


4437. TIDAK ADA SIANG DAN MALAM DI SURGA ? 
PERTANYAAN : 


2 Kang Rholiez 

Kuasamu tuhan... Siang malam silih berganti. Kala fajar menyingsing sang surya terbit mengawali 
sinar di pagi hari. Terik mentari nan menyengat di siang haripun perlahan redup dan terbenam di 
ufuk senja. Itulah siang dan malam dan inilah kronologi dan basa-basi Saja. Di akhirat itu ada 
siang dan malam gak ya ? 


JAWABAN : 


? Rizalullah 
1. Ahli syurga di dalamnya tidak pernah tidur 
- Majma' al zawaid : 


| | ! usoly Y dial Jal uL 

18740 - Jl alial 4 il Jay W : Jit3 - mang Ale dl as - Al Jas Jie 1 JB 1 ey Ha ve 
pil salal Olg " Gsoliy Y disdl Jala» cas GI ngil "5 ala Ale dl laa - dil Jaa Jle5 $ dil 
wal Jl) ola Jang « oLallg «bawal 96. 


"Dari jabir bin abdillah berkata: Rosulullah di tanya : Ya rosulallah, apakah ahli syurga tidur ? 
berkata rosulullah : Tidur itu saudara kematian, dan ahli surga tidak pernah tidur". HR Thobrony 
dalam Mu'jam ausath, dan riwayat daro al-bazzar, dengan sanad yang shohih. 


2. Di dalam syurga tidak ada siang dan tidak ada malam, hanya terang 'seperti" siang hadits 
diriwayatkan oleh al hasan dan abi gilabah. 
- Adhwaul bayan : 


YG 4 AB gala gal 0g Ul u@s 0) JanSNI alas (43 JI Si0sill Ola, lo 3d : yul Ugal 

» Glles al Cara : JB "In ole soup log 2 JB dlyo il 06 Ja: dll Jawa V1 Ja, JB 
alug Ade Al sdao AI gw, J3 «spt g 8 Sal as Jill : cal «latin DS lp pg3 30 pelI 1 SSL 
Pn AK 
alualyy (ATA Hyo Dongil "ASN gala masig «las 198 Ld Lyaluan LailS soil Pull cuslgal wdles 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1673 ) 673 


AYI sisa ok HE 48 Ibdg : Isa Jis Ul asu gaby J9 «nadi 99 subylg sgisall sll Uso Jis 
oil Isi oi 9 Ad lily « oles Yg Jl dinll 98 ulelolall JB3 : JI si) 8,3 (Lb $d ob, 33 
39 «SAI Sy ole! Olaio ye gu9 « Old SE aa eleob Ola yo ll sio y33 gu 
Sala S3 SI 4S gali Bag « dio sagil . ld 463 Sgagall9 S53nll all gl 0553 « Ul 
Alas dl Sic Jalla) Jo Asal adl gal, lg te Al oo yul v2 68 ls yan ue Siool 


- Tafsir gurthuby, surat maryam ayat 62 : 


ka3 055) td K9355 Apa lodkuu AI I6) Lau Ganas (62) 

dil Jaa» 4 J3 JB YG AE gula gl yE Ubl Cus yo (Jaa Jali ) 99 m2 Soy a33 
HKI La ad ala JL 9 LSM oles Al Ceraw Jb Isa sale slaua log JI £ Jl yo dll 3 Ja 
22 sh lai Jal Sid yaul : - ag Gale All laa - dil Jawa, JB atEllg BI og Jl: cl nc 
fals sal (LAI cutlgal sallam all «» DASI 8 agita esa lea lo Sisa ale akal sy 935 
J3 (RSS ) ULS 9d ob, 89 GNI wisal Ul dl 43 Ing Sial age aluig lal 48 9 ygLau 
Call slab alas yo Jall alio c3g9 22 lai lbil gi 98 AD Lail lgi V5 Jal dial! 98 ag) elo 
lad 4E9 Sgrgallg S5 9aJl adl gal o S3 UNI R9 ca Su oleidl oli yad 9 Ulu HNElG . 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/gortobi/sura19-aya62.html 


- Tafsir Ruhul ma'ani 62 : 


“lil Lilo 8 sa CS 1 JB MS gal on 2 HA ul RSI Uli ob 43 cansioll bole de s9 
ls gi Seg pic loud Ore Lag 3 Id les ll Jl pelill j8 Law oil Lal uya Bxslg SSI ll 
ol BNI Bm 9 ela USI Kis V9 8) Tini 99 yaa Ng 03299 ped2 ala Sal : Jia yul ye 
Ig A3 Lal y oleill lho 33019 UST INEl9 Kyle Jill bio yg3 yan disll Jal 
al Jani Jajal AG NB Gulg smt! GA EU dos me Jo solar panen 4 E5SIs 
dil Lema? JB 9 sole ebsud los ! JB Jal 0 Till 43 Jd AU Jay JBS alaug Ale oles al lo 
Al oslao AI Iga Jl ang 2 SAI 50 Jll : cal lutnc9 8 3 lead aed mela JUSII 58 SL ll 
Use Sob agsibg gol ade ls Jlo Elo Jl ade gadi s3 sig 2915 98 laslg Jl Jd um? al 9 le 
sll disi sllin dl ngale GO mgale plug isl 43 le9 yak Isi all dual Calo lles Ali 0 
Li US yo bole wo Lgi 


http://islamport.com/w/tfs/Web/2393/3735.htm 


2 Muhammad Rangga 

Pertanyaanya di akhirat itu ada siang dan malam nggak? setahu pengetahuan saya yang minim 
ketika hari kiamat nanti kita dikumpulkan di bawah matahari, nah mungkin pada waktu itu siang 
hari.. Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


abi la s3 Us il: sole Yi Alka JB Lin SS Fei GI SS BEI G0 dell 2 yuk US 
Ga Kiad Gaal 3 Aellael 38 ala Gal GAKG JB seal y JSKI SIN Jiall Al 46531 @lusl Jia 
Skala lolll Gaal anal Lo Apio3 (MIAS Odi USS Yo Apiog MLS) sll US) UD Apio9 (Mn dl US 

A8 dl os Akug Gile dll ak dil J3 


“Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh satu 
mil.” —Sulaim bin Amir (perawi hadits ini) berkata: “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud 
dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?” Nabi 
shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: “Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1672 ) 674 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan kadar amal-amalnya (yakni dosa-dosanya). Di antara mereka ada yang keringatnya 
sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai 
pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau.” (Hadits shahih. 
Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2864) 


2 Akhbib Maulana 
Ini sudah jelas 


ana Y JB Ubin bayi Ng as Isnsgn3 N3 gama 3S 55 Bae Medi:g8 snay Y SI Landila Gaby Y 
JB 5 JI ate dl 2 “Bond gal yo Ba yul yes Lung05 Yg Luo 33 pl 8 lgnlIS halo donio 
ban an Kas aian seslb sa Jb aa "et sala ali ass Al Ia 

d2 2005 wo dal Yo 9S lo d9, all 49 Lusig slidll 99 Lusi awas LI Je53 


Sicl 8 god Aldo : adoclis JB, sub dab Jail : sa en ll : Lalai JBg Lu sg03 CS Luo cu gl 

X9 kuali umi Luo Hate elemen sal glbu al Sl 5 selo lo: S9s49 2D) lo sa 00 Jl9 Lgisbs 
Jul 29159 « cmoddb ole 205 UX 5 oles Ng M3 Jd Y « maniao sud 99 Agil SI « Lini 3045 103 
JB9 » aing 0 S3 128 m9355 pelg : Ole Jp Sic (pa) dog 93 Id 920 susOl! Id suA0 389. Jadll 
JB? alaiad € dini adl diy Sl 8 Luo oil Ly 91 lol) SI dinJl 98 disi Jal loiw ! cube vpl 
USI9 «03 Xg Laos 0d Wal Ul9KS) agl Jatad € gili IS load Lu 905 Ng Luo Lo0 Ug di Lun 
bag 3 yo YUNI US 6 « S5 cg dab pH 

Kalau di surga ikut ibaroh di atas tidak ada matahari dan bulan, yang artinya tidak ada siang dan 
malam, yang ada hanyalah kesenangan. ..."ketika mereka melihat cahaya mereka berpikir 
matahari telah bersinar begitu terang di syurga, Tuhan kita berkata: Tidak ada mereka melihat 


matahari dan bulan,mengatakan kepada mereka:? Ini bukan matahari atau bulan, tapi ini Fatimah 
dan Ali tertawa... Wallahua'lam. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/1001674656522009 
www.fb.com/notes/1020958414593633 
www.piss-ktb.com/2012/10/1925-apakah-di-syurga-ada-matahari.html?m-1 


4439. MENINGGAL MALAM JUM'AT BEBAS SIKSA KUBUR 
? 


PERTANYAAN : 


2? Haris Fauzy 
Assalamualaikum wr.wb. Apakah benar orang yang mati malam jumat bebas dari siksa kubur dan 
tidak bertemu dengan malaikat mungkar nakir ?, terimakasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalam, meninggal di hari atau malam jum'at terjaga dari fitnah kubur : 


235 Laga) mllud Jo Wo) : Alap AE Al Koko dl Jatas JB : JB lagis dil 85 gy0c Ly dl uc uc 
Sao.ill ol9,, . (pdl did ALI 053 NI dratll ALI 3) da3 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1675 ) 675 


Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhuma dari Nabi Shallallahu “alaihi wa salam bersabda : 
“Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jum'at atau malam Jum'at kecuali Allah 
akan menjaganya dari fitnah kubur.” (HR Tirmidzi). 

Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah siksa dan pertanyaan kubur. Hadis ini merupakan dalil 
bahwa kemuliaan waktu mempunyai pengaruh yang besar sebagaimana keutamaan tempat juga 
mempunyai pengaruh yang besar. Hadis tsb memang dhoif tapi mempunyai banyak syahid. 

- kitab tuhfatul ahwadzi syarah sunan tirmidzi : 


dio slaIl 39 J3 Susila GAY! JotSo 3d3 Alas GIE LI (Lal TB) des cSl (AU 283 NI) 
X5) Ag Lusi JUS ras Ul LS las Jab d ulos 5g Ol ale Ji d9 oJgall 28 ll 

23 BSI J6 Salad CSI aelbiiY yaa Cp (3208 1 AU 1 Yo Elisa Hias ya Kanal hai 
sglil dal dSllkal 993) yui CS Gp leg gal S53I3 Cm pola 43 WusSll IS$ 3 383 SI AS 
SAI ad Jlla Y Up Ob 63 Hg 233 Blihall 43 HS) Jo. 


gl S3 GS Jlgidl SE 93 clip 6208 Je YES mat 331 J deal ay Ola G0 Ul SI da Log dala 
JBS Yo ol doll AJ gl Amos 297 Cola Yo plug UE Al lo all Jana JB 23 Ce HI 98 msi 
Al colao Ul Iga Gl 0S 01 mbl US ME y3 M05 S9 sega Bb dilas doll a97 253 al 
#bE CE Ma ui Jeob wo 313 JA A3 yag magis SSL UKK deal A7 Lola yo JO alus ale 
533 AI dana ab gl daa 237 93 C6) dalan gl alus J0 Lo Ala de AJI ska all Jgu3 JE JB 
Es Ig gl gl d Godgn $ S gi 4209 dala Ag s3 ale Ulus X9 all ag ll a33 yel ulsc 
Sosial 2S sgiil Lao iSallg Sial Kak M9 C0 abal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/1020964534593021 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1001965679826240/ 


4458. BAITUL MA'MUR KIBLAT PARA MALAIKAT DI 
LANGIT ? 
PERTANYAAN : 


2 Sun Bo Kong 

Assalamu'alaikum wr wb.. “Baitul-Ma'mur” merupakan kiblat bagi para malaikat di langit.. Seperti 
halnya “Baitullah” (Ka'bah) menjadi kiblat bagi para manusia yang ada di bumi.. Pertanyaannya: 

1. Apakah BENTUK & RUPA “Baitul-Ma'mur” sama persis dengan “Baitullah” yang ada di 
bumi..??? 

2. Kalau tidak sama, seperti apakah BENTUK & RUPA “Baitul-Ma'mur" tersebut..??? Syukron.. 


JAWABAN : 


? Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb, Kyai Abdullah Afif menjelaskan : Dalam Kitab I'anatuththolibin juz II 
halaman 276 : 


ASIN Cu dls Al ul JB magis Bl 12 Alb gal 1 ME Up Um er Me Ye Leah HL S9) 
las 4 Igdlay ul UAN 93 Lo alkes dll Lely 0,389 gagal! Cd Jlisi Ly yA5 NI 63 Tgl J3 

Oli cuy Ja 3D lagic AU 1918) yul al J3 psi SIS JS US lag JB 2g0goll Cl elowll Jd dgky 
USAI 9 pal 


Al Arzggi juga meriwayatkan dari Ali bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallaahu 'anhum, beliau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1676 ) 676 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berkata: Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Malaikat seraya berfiman: "Bangunlah oleh kalian 
di muka bumi bait sama dengan Baitul Ma'mur......dst 
https://web.facebook.com/notes/747046621984815 


2 Mas Hamzah 

Baitul makmur berbentuk menara dan terbuat dari 'akik tingginya jarak perjalanan 500 tahun, 
ketika hari jum'at maka malaikat jibril naik ke atas menara tsb kemudian adzan, malaikat isrofil 
khutbah di atas mimbar kemudian malaikat mikail mengimami para malaikat. Wallohu a'lam. 


- kitab mawa'idh ushfuriyah hal. 7 : 


cal Lis d i)lio AI G9 Asal Jllowl Ml UOgkl 89 glli All 23, Ai ASI LA) ade Isl 
Nuall Aule Jil 4s Asuay danssll aga US S8 ale dilowns Blind Jalog »gosoll Cudl Ola Ad LSI pisa 
SS lali we JilSup 449 Uaby9 sio le Jl pul asunng USG Loli lc 


- kitab gishshotul mi'roj hal. 19 : 


KAM US IE un mol kas J3 9d ca SI yo gogo Kl uc 984 MUSI ella Jelu bai 
bad ac9 S3 A19 Yidll JB Hic yo Ul ll 


? Neng Yasmin 
Baitul Makmur disebut dalam AS. At-Thur 6-7 : 


setlasll Sal3  Geg3jall Situlla 0) sesali wall 


“dan demi Baitul Ma'mur , dan atap yang ditinggikan (langit), dan laut yang di dalam tanahnya ada 
api,” 

Letak Baitul Ma'mur : Baitul Ma'mur berada di langit ke 7 di sekitar “Arasy, ada juga yang 
mengatakan di bawah “Arasy. Letaknya searah dengan Ka'bah di Masjidil Haram, sehingga jika 
seandainya Ba'tul Ma'mur jatuh ke bumi maka ia akan menjatuhi Ka'bah. 


Diriwayatkan dari rasulullah saw, beliau bersabda kepada para sahabat : 


Sasa 3 Sena Ai " Hnlug ls dil ola JB alel Agu yg dl : IgG" S ygnall Eu lo y3ysi Ja 
pai los Igygga ad dio Ig ISI selo WI Ugguw a03 SS MS alamn , laale SI 3 Jl del Jln" 


“Tahukah kalian. Apa itu Baitul Ma'mur?”. Jawab sahabat: “Allah dan rasul-Nya yang lebih 
mengetahui”. Beliau bersabda: “Ialah masjid di langit searah dengan Ka'bah, seandainya (Baitul 
Ma'mur) itu jatuh maka ia akan jatuh diatasnya (Ka'bah). Setiap harinya ada 70.000 Malaikat 
shalat didalamnya dan ketika mereka keluar, mereka tidak kembali lagi untuk selamanya”. 


- Tafsir gurthuby , surat ath-thur : 4 


dl Jas slam K3 Uy 9D : lod 49 Uule plg de JB sg0goll cyly : dls 334) usa cl 
ola 49 Lay 3D : ai Al K3, Me JB. All ya» NB Ai USS Ai « ella AI asu A1 JS As 

cs Al Jang JB J6 2 dna 5 ser ella wis resgy" Aoi JP lesi 43 dag. Lasbal 
alsyy lpale 58 5 gl ds Jles 98 158 2g0goll Call W 29,3 dial Jl lol dl gu yigl : akug ale al 
Sud yu ul 08 Soutiill 629 . So yaloll 0555 # All Tgygsu al dio 193 5 ISI ella Al gg ag JS 
Cw "JBS ogomoll Cuall bad : JB Kis Al Ld, We SLS gl Jl 1 SINI 3 gol JlB9 » lux lol 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1677 ) 677 


lol 59 Ly - mal - aluallg 1" ala "9 IsS9 . ala d Ja yan Li Ul go Law H9 
vivall slaa ? die Sengall B3 . SIS yo disale B)iS dil oc9 . yule cal yE g0goll Cu Dg . 
Sd Bh Ai Hell Uya Hd Ala Ul All an gl 0 denagn ey Ello UE akun Ru22n $3 SAI 
dio 19355 Isl ella Sl gum age JS Asy pgasall cayll Id : JBS Id lo Jon L 1 li ,gagoll Cal 
ale Al alan WI Iga Ul Ello up Umil 4S Cui Curs yA9 . Cuaodl 39 male lo s1 all Igy9s al 
Ia 50 Je Alah Gulo Joe Bis Genk dl La R00 A3 1 B9 Cun. Gd cai : JB plug 
LI ISB WI aisd adl Cam 8 JB All so 389 Jb - alug le Ul cola - Sen J3 Seo ses sub sanG 
all ugpgsa Y ella WI ygsuw a33 JS alay 98 ISl9 2g0g0ll Eyall adl 0gb Idi Adul le dl vb 
“39 Ie » Calo bomull 39 Asu « big 12 aa m3) Ul glowll 98 Al) : JB lusul pulas ul G3 
29020 9d SAI Al yll cyall « dsSII 9D 2 gnsoll Tual  smdi J9  dasSI) Alelio Lg « dusSII9 cmd AI 
asAg Lay Jal 989 « AI NOL All Anil el ye yuli 52c UB «WI dilas diss JS AJI aa « Yull yo 
al lo 8 WI 2290 yA 93 US og0soll Call ol? Uwil 04 Rul JB3 » LL Hd Hola) Al 
Jon 285 sloll Lado Lal8 « 9.005 Ale Igo Igaoy ul ad ool Adul Aule Ag Ulos US lal « Duall ulc 
Ka 3 JB gal 9 Ti 05 All gran YA elo HI ygguw ass JS 00518 « Linll elowl H3 dilas 
Kiai og ea Y ol Call yo adl 43 Ulg Sg 1 wdles Adil JB 1 j5 Cus Call y Ko mal 4N 300 Ja dil 
SA SI 9 wdlg Lesi ay sbb . 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/gortobi/sura52-aya4.html 
Dalam suatu hadis di jelaskan sbb : 


10530- A53 Al bia) bai gl Alay ASI ol Sio ole gag Call JJ slawll 59 gasal Ul 
US G33 50 19 4 ul ubi) A56 d0)3 238 ade do)3 slawi 58 J € ol3 le3 0352 AJ clla Al Usai 232 


-.5- 


pin d9 0 WS gol yu H Ill 3 : (714) watigll JB (12185 185 « 11/417) al abdl 5531. 


Baitul ma'mur berada di langit di beri nama Dhorroh . la seperti Baitul haram ( Ka'bah ) atau lurus 
dengannya . Bila jatuh akan jatuh kepadanya . Setiap harinya sekitar 70.000 malaikat masuk 
kepadanya dan mereka juga tidak melihatnya sama sekali . Baitul makmur itu di langit memiliki 
kehormatan sebagaimana kehormatan kota Mekkah. Syawahid dan Takhrij haditsnya bisa dilihat 
dalam kitab-kitab hadits mu'tabaroh : 
http://library.islamweb.net/hadith/hadithServices.php?type-2&cid-2219&sid-4883 


- Al-bidayah wan nihayah : 


sal air 01 Slbaal ia 4 bal me 151 Jocloaal bias sub dugle 1 gal! Ulil Hu all JB3 
ale ala J3 Jb seslea sevon Kogan san ls engan Ti Jam 


plug: 

Walang Ale bia bai Gd sala al adl Cui Sio ade gag cal Lal "al Jis selai 93 ,g0e0ll Cuull 
US)NI 93 wis «4 So do73 28 ale do» clowll HJ UB da3 gg YA cell JI gguw aga JS. 
S5 :ol3 JE9 dag C9 Somllg al g) gu lg (do SC9 d9 abc ul US «gal JB Issag 
dloud3 logy JB akug ale AU ala dil Jaw) ul W: 

K3 did Jln Selasa 98 Sawo "JB JB salel Aga y9 All TI So, gagal Cwdl lo yg ai Ja 
aa bol Lorga Jo lg5)3 Isl “Elo Il esa a93 JS A8 alan claalc ». 

aolds39 ida Jai US cl Ain Gel Alas 0 soal ad Jk AA yo Hiilb Oo y0si al IX 2053 
del Alls .agio. 

v5 Ja Jasu LS “Jalla dgill dl Ugndag 1 Bolslk AS) O0gg Lay law US 49 HugusI JB3 
Ul JS 93 Dallg Alglallg 1339 JS 98 ploiS V9 sale JS 9d RL dual Cl, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1673 ) 678 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aya ayal Ul ddla0 Uus 9d SUS Ol bias 4S jeoll US Jilgl 98 59041 dagu Ly OwU Ly AK JB 
JS 89 st low US G3 Ly Mac sy) gal) Gilg ega oU sll Ll oli 0 038 (isa coli 
v0 ale Lgubsy bai Claim Il ey US). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1012260848796723 
www.fb.com/notes/1033936596629148 


4464. TURUNNYA WAHYU SEPERTI SUARA 
GEMERINCING LONCENG ? 
PERTANYAAN : 


2 Taj-Subki 
Tentang proses turunnya wahyu, ada pendapat yang mengatakan bahwa wahyu diturunkan 
seperti suara gemrincing lonceng, apakah benar? Tolong referensinya! 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Saat turun nya wahyu diterima baginda nabi dalam keadaan berbeda. Ada wahyu yang 
disampaikan langsung oleh Allah ke dalam golbu baginda, di lain waktu banyak wahyu yang 
disampaikan dengan perantara malaikat jibril. Dan datangnya wahyu / firman Allah yang paling 
terberat diterima baginda adalah ketika datang seperti suara lonceng yang bergemerincing, dan ini 
dijelaskan sendiri oleh baginda rosulillah SAW. Beliau Shallallahu 'alaihi wasalam ditanya : 


303 yul alis Ji gag BUSI Alas AE AU aka dll Jasa JR S3 dlu AS Al Jaa L 
Jai Us web suaka 33 Alai ad Jha UUSI9 JG 5 Aa 2NE3 383 HE akh Ale dal 


"Wahai, Rasulullah. Bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau Shallallahu 'alaihi wa 
sallam menjawab,"Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang 
terberat bagiku, dan aku memperhatikan apa dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat 
mendatangi dengan berwujud seorang lelaki, lalu dia menyampaikannya kepadaku, maka akupun 
memperhatikan apa yang dia ucapkan". Berdasarkan riwayat dan penjelasan dari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam ini, maka dapat dipahami bahwa saat menerima semua wahyu, 
Rasulullah merasa berat. Namun, yang paling berat ialah cara yang semacam ini. 


- Kitab Shohih bukhori : 


al atsle 0g Al GP 3S Uj ad LE. Us UI : JB. Siaga Up UI S3 Vi53 (980 Cus») 
b : 1 alay ale Al gl All Jane, Jl die All ga, lan 0 LI € Ol. ig All a.n Osgal 


Jati bo mob guaka NS) Alall gl dian Usia JG la die 2123 83 . OB Kal WE Wal 333 " | 
Koil dns O$ 4 AiS And sll mall gali 9d LI le Jia Wl3 A3 : Gis Al y133 due JB 


bc. 


- Kitab Al Tamhid limaa fil muwatho minal ma'ani wal asaanid - Ibni Abdil Barr : 


4745955 vw maling CU Ly 
aa Ole Al das - AI Iga y Jl aldy OI Ul deile us dul S io wakid yg db -: 


www.islamuna.info 


A@IDAH (1679 ) 679 


S9 yag dlolo Jin 48 gai bls : - alug Ale All sluo - All Jaa, Jl S yag slah AS 
Jois lo 904 sial Na, dlall yg Jiniy busl9 « JB Lo Cuc9 389 ic mui (113 550 Jade owl. 
Sc semi Ans lg 4 US msh 3 all Md aga 9d Ule J3 an) sig 3 Assle JB. 


ale - Aga IgilS - pung Aula dil sodao - Al Jgway lama ul ade Ju Cudall Id $dl 3) iyaa 
Jis dailo wa « agolu 9 aguuDy - plug le Al al - Ul gw US$ « yUledl yo MS vc - mual 
WI sonJl9 Aug Al JoSI avi Rliig Soji9 Jain dala . 


v9 2955 Jil  48 Wd@yg 383 Is ApS9 le god Ja ji dino yo Ob gl « legi Cusall IS 889 
del lg ul Ja yi dl Cupall day wal S9 « Lagi yag elus V3) « Lal oa gag dan « 
AJ song ULSII I5d 0 dal yul ep WI MS 03 Glswul Ul 98 Agatag Cudall Id igo Lu 389 . 


Akal BALA Tb esA Aa asas abon alas aga 
vsls cal us « MD UI MS UC « Gill xy slac yc dal y dla» S9) 389 « )ell aoluog « va sali 
nail ai Ca 9 | lina ade Alka! ooh al J0 60310 AIA! Low Jzi SI gadi US : JB dl 
alkes dil Jai 93 Salso G2 S359 4 mn Call ole MAN also yS) A9 law ey Ahh Igg0w 
Jua s1) AL An (114 300 T 012 w90 ? JB (Ulas lag yo al lg NI All dal ul aiul JS log) 

Jus ana: dan kenleall aka ss all bos Ul A35: 


ve gl bag AI all adl Ol al « US log ) HI 0d ye Jim Ul Ulas vol US Yaiga uc UD upl S9) 
all Ul ag yo ai HI dad Sy : JB (a13 ade ul eliiy lo WS 9598 Ygw, Ju gl Ulas el,9 
Al Cui dala yo wall adl WI 5g bo : sSalg «las s9 yo wuugo ll AS bo : PASI Mall yo 
lo dio9 A99 AJI HNS 933 « duiSyg - plug Gale MUI lo - saidl UAS Masa os Il 
alas) v3 UU ai HS aa 3S ASI, ul yo Ida lwNI yo sal 4 ay N « alas) ca UI uw U3S 
Culadyol dl « ul ad using Ulu peig og all pgiay AeiSI9 GigaiSy Yg sluiNl U JS lo ding 
up seliu yo Lg 53 Log A98 MSI yo sliu yo Al Ju 4 lo yag Y0g « obl adgoleug Luill Ogiuu 
US wo 3): UbS 98 Jlt3 « - Alli Logalc - x0n0 adl Jab Jua US Ul OLS 98 W uy 389 « dlu, 
C3 Uu Ji orde 05 sial lg) 1 - ag 50 - JBg «(WI ab el ale J3 UB Ja 4nd Nose 
Na Ta 


J3 Jl yo SS diinwos II JSI puas laS Cd wUc Rukiy Olmod «sis ment : Ag lolg 
ena. - Jas 30 - dll JB « lgiowog 388 lgilla dai 
dy oa Yg « JWISII daa ul uya is mail Juolo le2390 0S Ji Ul d9, skala (115 01. 

do jl 95 JG « - IBL - diono3 388 WS 196 : 
Aauato wall S)ldc yo Uso 43 Ay BA yo gor WS 
LNK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1015176395171835 
www.fb.com/notes/1034458719910269 
4480. TERNYATA ADA PERBUATAN BAIK YANG 
PELAKUNYA TIDAK DAPAT PAHALA 


PERTANYAAN : 


? Fajar Ismail 
Perbuatan baik yang tidak mendapatkan pahala contohnya apa ? Maaf, maksudnya dari 
perbuatan itu sendiri, terlepas dari niat pelaku atau perbuatan lain yang mengiringi. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1680 ) 680 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Mas Hamzah 

Perbuatan baik yang tidak mendapatkan pahala contohnya adalah sholatnya orang yang tidak 
khusyu' dan sholatnya orang yang minum khomr selama 40 hari walaupun sudah memenuhi 
syarat dan rukunnya sholat. Lihat ta' bir : 

- kitab fathul mu'in (1/125) : 


D5 AL Gs « ulas 3 gd bo uc M3 LAN ub ul Egi LS Ol HA SI Lau ag. 
Sani Osindall ABI BI "alga led ole saja Ul 9d udles Al el ella laras Cum Y yb as Igpug 


uses Api LO d Ad) 
dnyowall Cus le Udh LS Will Dual Ulgi elit Ng 


- kitab tuhfatul ahwadzi (5/601) : 


Ius dll y s2c JB: JB Jgaay Ab Lao AI Ale alang 1 00 2 s0 Jl Jaa dil d 2Lo 
Ss la napi 
2. sisollg dd Kd lgi ola Calya Ainde baiiaag eat slah MSI Ro abil ISS Igllb: JB9 Sg 


SPK ARb one ASP ban ba (oa BE on uas Gl san ea 
Li 33 Ulgill as Jas3 dual. cagiil 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1049151155107692/ 
www.fb.com/notes/1053713917984749 


4485. DI ATAS "ARSY TIDAK ADA MAKHLUOA LAGI ? 
PERTANYAAN : 


2 Rindualiy Muhammad 
Assalamu'alaikum. Sepengetahuan saya langit ada 7, di atasnya ada sidrotul muntaha, kemudian 
'arsy (maaf kalau salah) pertanyaan saya di atas arsy ada apa? dan batas akhirnya dimana ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalam, 'Arsy adalah makhluk yang paling tinggi, jadi nggak ada makhluk lagi di atas 
arsy 


sad Ul gd LS ISI Ali 10058 Lol png Ale dil das lil ga 3 JB JB die Al 15) Ld yul ye 
sn UE Woo) Ul al G3 one 


- kitab fathul bary : 


kd ade Jobla « 14999 la9 d9 Jllei JgiS gdg « yaa ud oligo JS (Yaoi Hg9 dxic 943) : Us3 
Gasal 399 cliglkall 58 Ket 0S Slot Jrabll 


- kitab minhalul hadits : 
se ogleo Y Yasa ul agleo 3D lol 99 ddlS S0 ISisiuul (UI 353) 


2 Ghufron Bkl 
Arasy itu paling tinggi dan di atasnya arasy tidak ada makhlug : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1681) 


Siiaa 4 J3 (16 100 Ja Hasi A00 uc Ia own Lia « Gil ac Lin : 302 sloil J83 
dll las Al Jaa R0 Lgls US : JB « laa MS Ly paus S4 Lae ey al Mc ee 3 4 Ilaw 
JB Obsaadl : LB JB Isa Lo goal ! plug le Al Kol AI Sg o J8 Alba 508 elabub plug le : 

IS » JBS yS5NI9 slowll UAS U9DS Jd : JB LiSud : JB Uliallg : JB o3allg : WB : JB sollg : 

US SS 9 Gia Gilowuo dye lawu SJ Selawu JS 0g « dis Gilomuos 8 yua Lagiu : JG del Jgw 39 Hi 
el H3 si « Panik low uw LS 0Nel9 Akuul uw 550 lu slonull 4999 Gis ilonuo d yuuuo Lou 

on WS 0g diual 0 Yasa! el H9 Se UAN las Ly la KAS I9 US) 0 Jogi dilas 
glb gal ol9»9 Sal plodI baal IS » cepat psi soda Jlac 130 Al Kiu saudg £ Eli 393 Al 9 45) A9 cloud 

San nga oat Uas Cyas 159 : Sio yill J9 « 0953 Orliwh Slow Lyd5 yo S0 ullg dalo cpl9 

X2 IJB S US) slowdl yw lo ao Ygy»i Jdg | 17 sa: sal» yul bala . 48999 Slow yc Cusall IK 
1g lis : saly al JB9 . po lg . dus Is 9 DU gl « Ulil gl 2x15 lol lagi lo ag : JB. SI 
J3 on dg Lisan ! IgJB 4 doll Aas 01 So2l9 4 oliu 4 S0509 « sniioll 4 Sox0g « slon 4 HS 
BS yg ES UC Ly dir! up Son0 Ligow ! JB yul Las : JB asal Is 9g Usai yo ali : sos! J8 
coal ag Ale AU ala WII gw) cl : JB 5 us ulu. pelan Ya JAS UH NONO UI US UC 

LB 2 Wall Garis 4 AleiYI LSI « JlgoYI USgi9 « Jladl Lebay « Peni Jam bo: J3 

£ Jati lo Soil ebby9 1 Aug ale dl aka Al Joy JBS « dala All gadiiaaig « AU ade elo get ! 
Y al elug JO « ulat 0929 99 Jl SS sn Ru Jl os plus ale All sal All Jawa Bam 
Se Gilglaw ade at ul SU Lo Sail ebsug « el wo abc Al ul 4 ls yo al de Ul gi 
se Sam al de Nak abal ai ale do alas 

Ol alam 99 Ma S9 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-3&idto-3&bk no-59&ID-4#docu 
Kd Sid Wild 930 R05 dc Jl ubi ac Eli lg « dil 459 dialac uc | Luo | Jlsi Jaga « 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
idfrom-1642&idto-1642&bk. no-4981D-1684 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1047240735298734/ 
www.fb.com/notes/1053773894645418 


4487. HUKUM MENAMAI SESEORANG DENGAN NAMA 
"TUHAN" 
PERTANYAAN : 


2 Ubaidillah Hasan 

Assalamualaikum. Di Banyuwangi ada seorang muslim sekarang berumur 42 tahunan bernama 
Tuhan. Pertanyaannya : bagaimana hukumnya memberi / memakai nama tersebut? Sekian 
terimakasih. 


Jumat, 21 Agustus 2015 | 11:57 WIB 

BANYUWANGI, KOMPAS.com — Tukang kayu asal Dusun Krajan, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, 
Banyuwangi, ini mendadak tersohor dan banyak diperbincangkan karena bernama Tuhan. Ayah dua anak itu 
mengaku tidak mengetahui alasan bapak dan ibunya memberikan nama Tuhan kepada dirinya. 

"Bapak dan ibu saya sudah meninggal. Nama kakak-kakak saya juga seperti orang kebanyakan," ujar Tuhan 
ketika ditemui, Jumat (21/8/2015). Dia juga mengaku bahwa selama ini dirinya tidak merasa aneh dengan nama 
yang disandangnya. 

"Hanya, beberapa minggu terakhir ini, banyak yang tanya nama saya yang sebenarnya. Mereka tidak percaya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1682 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nama saya Tuhan. Ya sudah, saya kasih (lihat) KTP saya saja," ungkapnya. Lelaki kelahiran 30 Juni 1973 itu 
menjelaskan, sebagian besar tetangganya menyebutnya "Toha". Tuhan merupakan anak bungsu dari 7 
bersaudara dari pasangan Jumhar dan Dawiyah. Saudara-saudaranya bernama Juni, Aisyah, Halifah, Ainan, 
Nasiah, dan Isroli. 

"Saya asli Desa Kluncing sini," ungkapnya. 

Kedua anak perempuannya bernama Novita Sari dan Dwi Lestari. "Yang satu sudah menikah, dan satunya 
masih SD kelas VI," ungkap Tuhan. Sementara itu, Husnul Hotimah, istri Tuhan, mengaku tidak masalah 
dengan nama unik yang disandang oleh suaminya. "Sama sekali tidak jadi beban. Sama orang-orang malah 
sering buat guyona. (Mereka bilang) bahwa saya menikah sama Tuhan dan rumah Tuhan ada di Desa Kluncing, 
Banyuwangi," katanya sambil tersenyum. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl (edited) 

Wa'alaikumussalam. Yang tidak boleh itu memberi nama dengan nama yang khusus bagi ALLAH, 
namun etikanya sebaiknya namanya diganti atau ditambahkan kata Hamba di depannya, menjadi 
"Hamba Tuhan". Lebih detail baca keterangan berikut : 


Nama-nama yang diperbolehkan, dianjurkan dan dilarang digunakan 


Pertanyaan : Assalamualaikum. Sebaiknya menamai anak yang paling bagus itu yang seperti 
apa ? Dan sebaiknya jangan menamai anak yang seperti apa agar tidak melanggar sunah ? 
Wassalam. ( Dari : Anita Raihan ) 


Jawaban : Wa'alaukum salam warohmatullohi wabarokatuh. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini kami 
paparkan penjelasan mengenai hukum seputar pemberian nama kepada anak. 


Nama-nama yang diperbolehkan dan disunahkan 


Memberikan nama apapun bagi seorang anak itu diperbolehkan terkecuali nama-nama yang 
memang dilarang untuk dipergunakan oleh agama. Namun disunatkan untuk memberi nama 
dengan nama-nama yang memiliki arti yang bagus seperti "Harits" ( Orang yang mempelajari, 
menyelidiki, memahami, mengingat ) atau "Hamam" ( Orang yang bila punya cita-cita atau 
keinginan dilaksanakan ) berdasarkan sabda nabi : 


Kelasa Igia38 KL slasulg «Kilasb dolall 187 3ENi SI 


"Sesungguhnya kalian akan dipanggil nanti pada Hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan 
nama bapak-bapak kalian. Maka, perbaguslah nama-nama kalian". ( Sunan Abu Dawud, no.4948, 
Shohih Ibnu Hibban, no.5818, Sunan Ad-Daromi, no.2736, Musnad Ahmad, no.21693 dan As- 
Sunan Al-Kubro Lil-Baihagi, no.19308 ) 


Berikut ini kami uraikan hukum-hukum seputar pemberian nama anak dengan nama-nama tertentu 


1. Nama-nama Alloh 


Para ulama' sepakat tentang kesunatan memberikan nama pada seorang anak dengan nama 
hamba ( abdun) yang disandarkan pada nama-nama Alloh seperti "Abdulloh" (hamba Alloh), 
"Abdurrohman" ( Hamba dzat yang maha pengasih ) atau "Abdul Ghofur" ( Hamba dzat yang 
pemaaf ). Dan dari sekian banyak nama-nama Alloh tersebut nama yang paling disukai adalah 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1683 ) 683 


"Abdulloh" dan "Abdurrohman". Hal ini berdasarkan hadits nabi : 


CSI Sie3 all Sie All dl Kilas LSI 3) 
"Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Alloh dari nama-nama kalian adalah Abdulloh dan 
Abdurrohman". ( Shohih Muslim, no.2132 ) 


2. Nama-nama para nabi 


Ada satu pendapat yang dinisbatkan kepada Shohabat Umar bin Khottob rodhiyallohu 'anhu yang 
menyatakan bahwa memberikan nama dengan nama-nama para nabi hukumnya makruh. Dalam 
kitab "Tuhfatul Maudud Fi Ahkamil Maulud" dijelaskan bahwa kemungkinan alasannya untuk 
menjaga agar nama-nama tersebut tidak direndahkan oleh orang yang mengucapkannya ketika 
marah semisal. Maksudnya, seumpama ada orang yang diberi nama "Ibrohim" yang kurang baik 
akhlaknya dan membuat orang lain marah karena ucapan atau tingkah lakunya, orang dibuat 
marah tadi memaki-makinya dengan ucapan "Ibrohim bejat" contohnya, hal tersebut dianggap 
merendahkan nama nabi, karena itu nama-nama nabi tidak usah dibuat nama seseorang demi 
menjaganya agar tidak diremehkan. 


Dalam kitab "Tarikh Ibnu Khoitsamah" dikisahkan bahwa shohabat Tholhah rodhiyallohu 'anhu 
mempunyai sepuluh orang anak yang kesemuanya diberi nama para nabi, sedangkan shohabat 
Az-Zubair bin Al“Awam memiliki sepuluh anak yang diberi nama-nama syuhada' ( orang-orang 
yang mati syahid ). Suatu ketika saat mereka bertemu Tholhah berkata kepada Zubair : "Aku 
memberi nama anak-anakku dengan nama-nama nabi sedangkan engkau memberi nama anak- 
anakmu dengan nama-nama syuhada"", Zubair menjawab : "Aku mengharap anak-anakku akan 
menjadi syuhada' sedangkan engkau tidak berharap anak-anakmu menjadi nabi". 


Sedangkan menurut mayoritas ulama' memberikan nama-nama para nabi diperbolehkan dan tidak 
makruh, sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad sendiri memberikan nama "Ibrohim" 
kepada salah satu putra beliau, begitu juga para sahabat memberikan nama-nama para nabi saat 
beliau masih hidup dan setelah beliau wafat. Dalam satu hadits diterangkan : 


aga. 


"Buatlah nama sebagaimana nama para Nabi, nama yang paling disukai oleh Allah adalah 
Abdullah dan 'Abdurrahman. Dan Yang paling benar adalah Hammam dan Harits dan yang paling 
jelek adalah Harb dan Murroh". ( Sunan Abu Dawud, no.4950 ). 

Dalam satu riwayat diterangakan : 


amal G3l3 G0 33 Ga Jgl3 JUI G0 an gill Jb oli Ul 25SI dobull 497 GE ISI : JB SI yule yjl 4 

OB) Asal 
"Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya beliau berkata : Pada hari kiamat nanti Alloh akan mengeluarkan 
orang-orang Islam dari neraka, dan yang pertama dikeluarkan adalah orang yang namanya 
menyamai nama nabi". 


Secara khusus juga terdapat hadits yang memperbolehkan memberikan nama seseorang dengan 
nama Nabi Muhammad Shollallohu alaihi wasallam : 


X9 sotab Igarur JS cakug ale Al olao Sl Jl sda Y HIS sawi Ola LNG Lo JS Ig 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1684 ) 684 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Seorang bayi telah dilahirkan untuk seseorang di antara kami, lalu dia memberinya nama al- 
Gasim, maka kami berkata, “Kami tidak akan memberikan kuniyah kepadamu Abu al-Gasim 
sampai kami bertanya kepada Rasulullah Shollollahu “alaihi wasallam , maka beliau bersabda, 
Namakanlah anakmu dengan namaku, dan janganlah kalian memberikan nama dengan 
kunyahku”. ( Shohih Bukhori, no.6187 ). 

Bahkan terdapat beberapa hadits dan riwayat yang menunjukkan keutamaan memberi nama 
seorang anak dengan nama Nabi Muhammad. Dalam satu hadits yang dalam kitab "Musnad Al- 
Harits bin Abu Usamah" nabi bersabda : 


Jp3 A8 ada, pass Kuy A3 Jall So DB GS G3 


"Barangsiapa yang mempunyai tiga orang anak dan tak satupun yang diberi nama "Muhammad" 
itu berarti satu kebodohan". 
Dalam kitab "Alkhosho'ish" karya syekh Ibnu Sab" juga diriwayatkan : 


Ul sdkoyasa du del BSI JS S8 3834 Akul G0 AE VI alis 536 doll A93 GB II Oi» ybs gal LE 
Al g le 
"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada yang mengumumkan bagi siapa 


saja yang bernama "Muhammad", maka hendaklah masuk surga karena memuliakan nabi 
Muhammad Shollallohu 'alaihi wasallam". 


Imam Malik Rodhiyallohu 'anhu berkata : 
AS Goo l9855 NI da5n0 pul Agad cp Jl Yo lo alga Haa Jol Law 


"Aku mendengar penduduk madinah mengatakan bahwa jika dalam satu rumah ada orang yang 
bernama Muhammad, maka mereka semua akan diberi rizki yang baik". 


3. Nama-nama Malaikat 


Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan : "Menurut madzhab kita (madzhab syafi'i) dan 
jumhur ulama' diperbolehkan memberi nama dengan nama-nama para nabi dan malaikat 
Sholawatullohi wasalamuhu 'alaihim ajma'in dan tidak ditemukan pendapat yang berbeda 
mengenai masalah inikecuali Umar bin Al-Khottob yang melarang memberikan nama 
dengannama-nama nabi dan Hard bin Maskan yang menghukumi makruh memberi nama malaikat 
pada seseorang, dan diriwayatkan pula bahwa Imam Malik menghukumi makruh memberikan 
nama seseorang dengan nama Jibril dan Yasin. 


Nama-nama yang dimakruhkan 


1. Nama-nama yang yang biasa dibuat untuk tathoyyur ( Meramal adanya suatu hal ) seperti 
"Robah" (keuntungan), "Aflah" (keberuntungan), Najah (Kesuksesan), "Yasar" (kemudahan), atau 
Nafi" (orang yang bermanfaat) berdasarkan hadits nabi : 


35 N3 AJB) Yg (lag Y3 B5 JNE gai Y 


"Janganlah kamu memberi nama anakmu dengan 'Rabah' (beruntung), 'Yasar' (Mudah), Aplah 
(paling beruntung), dan Nafi" (bermanfaat)". ( Shohih Muslim, no.2136 ) 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1685 ) 


2. Nama-nama yang pada umunnya tidak disukai. Seperti "Harb" (peperangan), "Murroh" (pahit), 
"Syihab" (Obor), "Khimar" (keledai), "Kalb" (anjing), "Dholim" (orang yang semena-mena) atau 
nama orang-orang dholim seperti "Firaun". Diceritaan dalam satu hadits : 


Unta AJI US AB 0x8 Uk) Ga CLS asi JG plug dile AU ol dil Ita) Jl asia 0) 5) GE 
8 JBS all Aha KLS AI saka AU Jgtay AJ JK R32 JAMI J JG Satu Lo Alas aula All alis Al 
All alas Al Iga J JW US Jl Slasal lo algae Al ol All Iga JJ JA) d3 as UI) 
dus JS Jajal 6 alay ANE ALI slip AI Igas JJ IS) ABS A8 Cl) 03 JBS JalSl Alug le 

OS akug ale Ul alis MU Jasa JBS 


"Dari Yahya bin Sa'id bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang unta yang 
hampir melahirkan lalu diperah susunya: "Siapa yang akan memerah susu ini?" Lalu berdirilah 
seorang laki-laki, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Siapa namamu?" laki-laki itu 
menjawab, "Aku Murrah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Duduklah! " beliau 
bertanya lagi: "Siapakah yang akan memerah susu ini?" berdirilah seorang laki-laki. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Siapa namamu?" laki-laki itu menjawab, "Aku Harb." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Duduklah! " beliau bertanya lagi: "Siapakah yang 
akan memerah susu ini?" lalu berdirilah seorang laki-laki. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertanya: "Siapakah namamu?" laki-laki itu menjawab, "Ya'isy." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pun kemudian berkata kepadanya: "Perahlah! ". (Al-Muwaththo', no.1540 ). 


Nama-nama yang haromkan 


Nama-nama yang diharomkan untuk diberikan kepada seseorang adalah nama-nam yang khusu 
bagi Alloh Subhanahu wata'ala seperti "Al-Kholig" (dzat yang menciptakan), "Ar-Rozig" (dzat yang 
memberi rizgi), "Al-Guddus' (dzat yang suci) atau nama-nama yang hanya layak digunakan untuk 
Alloh, seperti "Malikul Muluk" (raja dari semua raja), dan "Hakimul Hukkam" (penguasa dari segala 
penguasa). 


Dalilnya adalah sabda nabi : 
JGA Ello sawi US) bl Sic dsball 197 slawi sus! 


"Sehina-hinanya nama di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah seseorang yang bernama 
Malikil Amlak (raja diraja)". ( Shohih Bukhori, no.6205 ). 

Menurut madzhab Hanbali diharomkan pula memberikan nama yang hanya layak disandang oleh 
Nabi Muhammad Shollallohu 'alaihi wasallam seperti "Sayyidu waladi adam' (tuan semua anak 
adam) dan "Sayyidun Nas" (tuan seluruh umat manusia). Diharomkan pula memberikan nama 
"Abdun" (hamba) yang disandarkan pada selain nama Alloh, seperti "Abdul Uzza" (hamba uzza, 
berhala orang-orang kafir guraisy) atau "Abdul Ka'bah" (hamba ka'bah). Wallohu a'lam. 


( Oleh : Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Mazz Rofii, yo Jl s3JYI, Mbah Godek, Sunde Pati 
dan Siroj Munir ) 


Referensi : 
1. Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz : 11 Hal : 331-335 
2. Al-Majmu', Juz : 8 Hal : 436-437 
3. Mughnil Muhtaj, Juz : 6 Hal : 140-142 
4. Nihayatul Muhtaj, Juz : 8 Hal : 148 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1686 ) 686 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5. Tuhfatul Muhtaj, Juz : 9 Hal : 373-374 
6. Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud, Hal : 112 
7. Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud, Hal : 127-128 


Ibarot : 
- Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz : 11 Hal : 331-335 


sila Lao dis tngill » 59 Lo NI asal SL Gunwill slg5 Jus 

dilhy 4 irobJI elo yo Awal KS dl gl andlaig dulargu AI Kol LILA0 00 wal JL owill eiwg 
sm J9 was jl ng Jl uc dll sd slow usig G dowilll « ulu! dc | egsil slgaall AN $ #slleig 
ye 0dleig diloya Ul slowYl Ll Ul ole Ji Rupa CuSadlg selai claw Al cod) Legal Hall yp 
dll Jaw JB JB logis dl yad) 206 cal 52 apono 03 alun dns! lo el) Jus gas Jl msg all 
sal us im yA dal ul asas lag 005 JL cg Ul uc Jl adl Silam ol Y jl ialug Gale Al slao 
adl slow Lolg cela I slow Igonii #alug ale Ul calo AI Jguay JB :JB Ai All 25) potd 
JB ul dll i09 55 #leas39 caladg VJ :3nolg os Jl usg all uc :Al 

JB "lgu! 9Hg (dal III arc Ol 9 SAI HIS ego 9 elgidl ( Alis 343 eluiNI slow duowill lolg 
poll Ball Ale Layi paul duos 99 cls Jp cello gl yui mwb dowill 0 S5 Ng #alisall didi LL 
Saatnya Ibas lal 3. NI Sestorsul dd Go” le So gasan ato al al amil ola ls-ells a03 dilas 
disi sis LoS Kesal 0g dasus JB Jo slyiYI Slow Growl yang Ul :AblnJl yo Ela SS Uolo 

| all adl slow csi lgil ac 

Je ealii 5423 Kalbar sastudl Jon 158 cxai339 selo Elab dowal aa Sol ass asa 
2g 0 USG log JlSNI yo peilawl dil Ma Jgill Isa Lo Jelg #dgpgall dini Uno 

ul Rob 933 ai Pes ala aan usi Kal Na Ne Gg manga mas Sie ola 
Supinsa Un annd! Ke Dae sa Oo saw sal anal agan sal s0 sad sasa dat: 
Sao pall ats "sal dl Jl celagAll los bagan Calo: selai elouli setu Ul #Asdl-al Jis 
alusl Jgis 3S ul Rabi Yg selagi 

sluo Al Iga 3 JB 1JB ats Agul yo Situs 499 Sgls gal AI lo sb elok Amwill 3195 ade Jus 
ob elawl Igowi #alug ale All 

ab 05 tama Sk ayal bo alug le dl Kalo S0 Ui mwb drowill 393 ale Jan 

Kan Ne aa Ma aa asa Nda Mas SEA Tb asal 
in 3 Neal 

slow il yo U Guowill o S5 lo 

Logasal log slow dSd UI cell3 Anti log plang Als Bola ALS bis salat paul JS dani Lea yi 0S 
USS SIS UB kalo Call 93 yaa "sid Sal, Jie lal) Al Gw YA Jim gl lo Meat salat 
al dil Jaw, JB JB aus AU US) WAS Ly Haw US Moon Hd akn RSI 83 Is adl ob 
Y Jai 00 JG Sg pil 1Jgis cb call Yg Laws Yg Lely Ng Lolluy eloNE Cow Y alug lc All, 
lip Sc alang Ale Al Kalo Al Jawa, Dio lc USAI Ul Mic AI LB) s20 Cal a52y N dls Ul NI 
Job9 AS 219 Say amy Ul US Lgi Ul alug lc all slo all aic All uS, yls yes elo: 

Ja plug Adle AI cola Al Jowo KAS AI elit Sio AI epic Su Aga Gil) Ai cell gang Rilug plug 
ld Si sudi slow db Leni drowill 0 S9 S3 Si Id US saga ul us All ud) Jas sll 5 el ye Wu 
dy29 HS9 809 USS lgio Jiosiiig Laga 

283 029 HPS R3 log Sio "Jl Sd 90 Kal0 JB 1 mal IS) Growl Ria ASI 2 15 389 
Jl 59 plong Ulang Jllg lowiS sdn)! elowdl 0 SI alis sugo oo JB9 

HS tngill Wal Hllao 49 sl39 sowobAl lowlg 09058 Lula slowb dua 0 Si al abal 559 
Jibill9 SSL yo pem Aw 0) Jalla DA le ud US 389 Sd 020 Growl 

0 Mulan dal JS elung Ale All sal Al Jay al Saru ea sana ye Ugal 98 elo as! Jlalls 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1687 ) 687 


Jowo JO JB3 850 "Ja JI Jl3 selamat Lo #akug le AI lac AUI Jgw, VJ Ja) Ali3 Soid Ulu 
lo #kug Gale WI adao WI Jgaa, J J8 "Ja ali COSD Lal 0 1JB Hi syal! alug le dl so 
Jl3 Ja) plad Sodd Hy yo JG Si Lyla #alwg le WI olao WI gw V J9 05 JBS « Slowil 
call #alug Ole AU alm WII Joss J JBS sja 1JG3 Slowul lo plug le AI Kau Al Jo, 

#SiPloll slowb duowill 
dwill Ad, adl dlo MH 0,3 Y Jai Saog Jo 435 SNI slow dowill Ul all slaldl SI Uas 
vas sebiriwal 38 "sale sud JB9 Lawu Ig el 03 Ja abu mowil og Ale Jim Ugal JB elu 
dye dl Abg seiman 3 WI Ja3 989 4S OI low crowill clodi 
slawi yo U domill ai lo 
elo deg Ailbu  NI Sab Y Lor gl sywgalg JUS sleig Gila WIL KOS pl IL Kowill abi 
AL yo 39 loud al Lal d yag -elaial w Ill Jao AS Ing ca Sal lsg yabdkl lakwg Jalal 
ad "gag Jlc9 sold «SIG JSAI9 « Sial « »koJl9 HL JI9 H9 sdowallg 3 :0Jles, 
alwog Soul as SI lo Dio Jelall das OJlstig dilbuw U KolSJI elowdl duowill do 5 cdc Ju long 
aga slowdl sus #alug Ale Al alao WI Jaw, JB - SJ 48 Abdla - ac Ul 3) by yul yo 
dselg aiusl dobill ag WI ale Ja) Lusi pun un00 $3 abi Na 
dil lc Gili yul AS jitu! slow YU dowill lolg LA NI ella Y NON do wow US Ja) 1 uje 
JB JL Ooo lg 3lsaJ yaa #u1ole yul JB 8009 Anda 19 ES lg m0will sand on8 leg Wlug 
XI dab oull clowdb drowdll a53 Abel J9 sell MUI IS 8 dy Lo 4 Us 9d al 39 HoiS.coll 
XI dab NX AblaI SS LeS low 05 NIS dag tell dgug cal Ig Nun alug Ale All ad gl 
259 Sal SS Gdleig dilauw AVI ye ol 50 dago pul JSI dumwill 9 sala le AU am 
Adila du3lullg datisdl 4 220 Sl 8 as gl Koamadl 409 sale cg sol cg ASI 


- Al-Majmu', Juz : 8 Hal : 436-437 


ol oil 003 inai 0 SI Can yan jl mg dil 1 slow JAS pa Capai Kana 1 Ab 
so sll Ul) yail 9 jalung Soal olg5 (cool Me dll aw) In) JB alus le All ola yul 
3 Safa ala ale Al nam galang 53 Sal ola (al Se ASlb ol ol tuas alel! 
elo Igawi) alug dal Al slus All Jawa» JB JB ic All yA) subuall pasal UD3 yul sc3 

sals gal ol9, (B09 5 lesu3l9 slodg Uu ,b 3x29 wos Jl a09 All uc Al sd slow il Usig slul 
Silorb doi 2gp 325 AI) mug ale dl cola Bil Iga, JI JB el al yul y29 ,lnd.1e3 will 
KA 229 dil 3g dslg5 yo 989 S5 Sliuuls Sals gal Ola.» (Silau IgiwaB ASLI slowlg 
Da0 S8 Aaow Al Alas wigull J9 si jall LI Raw Gil 529 eld al yul ye 

Jo yana agale Aodbug All Calo AI NOlg elus YI claw Howill 5I33 ssgonll Lidhog ludio : €,$ 
0 Soal 3 slyaI elawul Agama y2 ragi al aa dl LA Ulil Hp 502 ye NI IS Ap Ji 

dll hn said draws lal ebeg Je sasy dunwll dal $ elo yE9 A/N claw dowill 0S dil wo 
Als db, gl Cus XI 0 das29 Gila 9 slu NI slowb louol yo HNS Kowg ps al Gl alug lc 
SI li plug Gale AU ko ll ye Lb 4 gi Cu 

Cela9 Gina@ll 8,55 SJ bow Cydal Bobol 43 Lgabiy sabaty adl claw Yl9 day claw 053 " deal Jl 
dang Snole9 S59 LulS9 S9 B09 5 Soul slow 3 09 Olisou gumall 49 d4iS Cualsl - 
JII 2S Apip ayla lang yuli lag cow 138 JS9 lealkalg lang plg Lalang wlbying - dongall yel 
alel all lpgaig Jjluog lol 4S 49 Alis BIlig Cl)9 play Md9 How Cyan w3 8 Sal 

sam desy Al die: paul BesI Ul) JB aus Ale dil no sll ul aa dil 3) band sal ye aa EL 
INI ella wi US Ja) dislg doll aga All Sic Ja Bul) dal95 083 (LSI) Alay 933 (JINSNI ella 
Jia INN ella) Lucu lia JB plum lgi 853! lg Jl NI Aung Sl ol3, (dil VI sila Y 

Iaga duomillg LOG J3 319 gxS3I3 Jsl Ll gisl sumo elaldl JB Remi H3 Als al Lai (ol Uda 
ALS aw 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1688 ) 688 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Mughnil Muhtaj, Juz : 6 Hal : 140-142 


slow Juasig . (Selouul Ioiw3 ASLI elowlg pSilowb doll AI ISSI ASil» Jus dowul yu ul oma 
3xnol9 dal3 Gal S5 yan Jl usg Jl uc dls Ul ll low Lal aluo 45 Yos Jl 009 Jl uc 
salat log ceuS9 plong Ulang Ala Ulu daud slow 0 Sig Kd y09 Uya lgsuSlg calodg Vs 
JB Sgd pil wali Is) el bsk, Yg Loluy X9 Logo Ng Bl ONE Kamu Ap s5) AS 9 RIS bole Gi, 
Onde paul ag - plug ul Al calm - Gil pku a Gupi paloriy Log darul slow AI asi ul Umg «Me 
il! idlowud gai HS 33 Jai D5 Lgoual « OS HS Ll 3 Old yua 39 Kilas Cul lb - 
il! gl clolell gl yul Cm Frowiill € gol! 493 lo dya GB LS 0 S9 « (la - alug ule AUl alun 
JO ella Trowill 3 955 Ng cr elly alga SL 009 sae! 99 AI Kuah G3 X9 LAS Ud ud 3i 

39 ayal cubll sal seal yo ae Sig Al NI JASA elo X9 JA ella olaog cow Uldlug 
JB ul - akug le AU al - Ul Jay 02 cbs pnowall algio 33 all KLS dio gblg ilawl us 
Well 999 wall lolg Jab 383 WN H3 JI svowu loilg KAI Hbd Lost B8 JI 1939 Hull Iedgi N 
slowb Growill o S3 X9 sodlei Al YI dirall dagu and eekidlg Imsall de lg slgxdlg sIsll dtatbu 
veda DWI) oles gi ic sub Il puti (A3 - adl Al aon, - Hilal BXS Abg Lawg ski Yg ASIA 
Jslg OI yo sll Jal alas WI 2,5 doll ag US IS» JB al abc val US (23 1 aoll) (uaugall 
blg ugakwoll sil ale AI JB gi paul dal Sal9 0 Le Bay Ad ISI KL yui pal doaal GOl9 yo RSU V0 
US Rm HA oil! LS 999 Kusam AI LAH AS my OLI yo ap2 343 003 Ll9 U9io3ol ailg Hull 
Ul alo - 3020 Ayi) ol S diall Js8 3050 Aowl 0 Atil NI dio SHU Golill aga US ISI dil» abs vj 
Jd yo HS US yo» JB - alwg Gulo All alan - sal « ol doll ul 0g WI Sina 999 4- alm g Ale 
19855 AI 3020 pul ag Ca Ja Yo Lo UsJgi duda Ja Krom Jlo J9 “Jp 348 Son0u pdam aw Ag 
38 guill Susu Tuowiillg « yil JS 99 dduc gl Wall ell3 198 35 1933 « Ol Jati dat) gal JB 3 G5) 
dial ob Mall da5 Mio Ria adl 49 5SYI Jlos - alug ule AJl al - sad N doll Y 08 ISI 95 
Ul ic Jap gia JS Sell 09 Us sy owl sama Y al loS dn gusi dini skiclg dn udi 
All paul Ewowii SS pal Kos Slow eka LIL 8 WI d J3 Ja 13 JB Selowl 0 WI d Jis 
CI aomul UB culbudll mb Cnomi is slowdl dale USLS »8 Ja Jl d Jia 


- Nihayatul Muhtaj, Juz : 8 Hal : 148 


Ka ag uk dikau ana ea abal 
XS! Jalal lor a 549 «Jolog AS 29 BOlig pluuS dsiy Juli log d 09 USS Ruko 0 Su9 «dos Jilad 
JB lo de pull mc ling seb sil load Omoll gl de gl JIN gl ASIN mc I3S9 ndlen out ahoa 
dum do 5 Wall yo #89 «- dug le Al alan - Jl duwidl 21 olais low Y 0792 A99 Ly9LSNI 
all ade dlasdl Dis Jas ISI algall uAsy Jas do 59 can sghsall dolad laagaig all H3 all lay, 
Cm gan Baya BI 3S 09 nogall yap audi Lgm sat yalil AB Rugi lo NI Gall UU yah Yg 

lor Balas 3 30 LS ella paid yul gAS 25349 LSI Basi yo WN slalell gl LAKI gl Uya gl yuli 
lid duo sil loo 49 


- Tuhfatul Muhtaj, Juz : 9 Hal : 373-374 


JLA8 desy Tromill 98 cs Jalla 31 up) paul 0557 Yg yomall Dee: All Aya: Ugal lam Lapas La 
2S Kain Ala dip S1 pgagy 3 ll law Lol diyaw Ina d9 dunwi y9 yatlidl JB yog ale 
NC yoy IailS agid dillo Y dn uno dusi bgil tyas Jl usg ll uc Al ll elow il Uni? alun 

| — (Sya yes JI 

asi alety X SI Sanlg sam sIKS Al laa LN billao Y lha dpguell Slug! elo NI Lol adl J3 ik - 
OI ali lo Ray Y 4 Jle log ale 195» lal Also s1s0 Jasli 389 Al JASA NI - alug ale dll alus 
ola Lah ya da sia 8 Jonatal S9 wall Boga 9 leS dil uc - plug Ale dll ko - dlawl yo 
Kw» alwg lc AI ala - Gil dls Sugu9 30 loS Wllei Gilowul 30 S90m0l) GiR3I 909 So2I ata iba Wi 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1689 ) 689 


us Jgac YP pandai JS 9d dl da Yg sud yul dl awal sai da) db yo 19 yg» mud ul og 
bilao Jus3NI 9d Jl Jas lo jl gusti Y ASI) JuA8NI 

d9 2905 wal Milk Jlo 48 oraicl os Jiti X9 Jobi3 elus ago SI ll claw Al Ls digS sunog 
ad yaa ed VN #gloll elo a 249 Joliog AS 49 BOlg oluS dh abis log B09 U 59 UlgtS US 
ob Growl do 5 SY Mog eh Mu alga mall gl ade gl JSI gl ASI ol guull ac IS oles Al 
JB All ade doll Yugi Jos ISI doll uas J93 do 59 Lesu 950i dolgy 3 ladgbi9 Ml da9 WI 

al S5 SB dio glass ikadl sud ding Ubud yAK ye Jb 9 SNI, 

obi A3 SI sal ad jaga JYaiuulg JA cuba sal seal ya 0d y Ubud ya uc 0,55 log 
ball « ud tag KAJAI Jglo elo 3 ll « ul ul ac 39 dog ya 0 429 So pgloll Ale SJ Jo J3 drill 
bb33 uga 98 sel Id 4 ul dots Ule deg clalell Jabol Hi Joiso db3 yuli lolg BS 43 2d 
ul anal ul alus Yg DJI ol S5 loud iladll yak Sillly 43 bul ad yu ASN Slag JaNl SU 
Mae US 53 Umami ladg Jgloll elo SXSY R20 N Joiso HI R0 MY Aou D5 LAI Lol 
Ani sd olyg Uc Jlud 029 Ai Wo Du 033 dis Skim one all D3 

Loild S3 JI 193939 cuaboll IoJati Ap Cyr5 99 SI JB all JB9 ybs Isl gula « US J Jbs 

ds ax9il9 2 skull ade polo slgallg slall atyiby Allell Kaul o Jldl H3, dil Ag 99 «Al wb 
Jl bad ato Indo Browill ad ga 4 sil gl « ulasy Y duo R0 Jo 0,53 SAI Cnsall Rao ul NI 
WIL NI dio polis Y dil 98 Hualoll dl lo JS 99 K5 jl Cal « vb Lsul dd SI ac Ia pal Jo yo» Jls 
all Aroel Lil Ji Ai Y09 all Je Atau Iga 5 yuli A9 Ragi lo NI owl HAL yuk X9 0x59 
mall Hasi Ng VISI Rul yo VX slolell gl iss gl all gl yudi Em gay dd HDI ,S 0 S9 Eli 
uls la Wuso en loo A9 Lo dub 98 20 la lellao pdl yul HUSIJI A49 bau Adal 209 dasi 98 NI 
Yal malyl kol do ll 


- Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud, Hal : 112 


Ipin 0.554 Log slow yo Lesu lag sil Jual 
Soleh Ioi las ig Sila Was si anne Lai Jess JB JB ala Gal 23 
ol9) yo Jl cg AU uc ag 50 MUI ol Silowl ml « OLI Jom JB yac ul 09 as Slim dls 
sadll se3G dal S X9 maulid Ul elaiS3 N 3 maulid otw ANE Lo Cs jl ala JB ls 09 A11 3 aku 
Siio » Gas Jl nc lal aw Jl 

san Jl m0g dil me dil adl slow eeal3 lau law gus dil Jay JB JB mata d9 cal yes 
adl Bal alas « ulussiul le Igasil p 32 u4 Samo gal JlB Es0g ca 5 lenu3lg plong w ls Lala 
al gas! sgosll Jl dil gdl elo Ll 93 clan lesi 588 lb anal log yan Jl Uc dll yeS dd 
alan mesalenadl AAN loan elaon 23 Hen! og Kar Jos isya Aa 
vas Jl cg UU uc Ul elowil Us 


- Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud, Hal : 127-128 : 


D9 SNI Jai Ibdg 0, Y ul ladanl oadgd ob el Slow will BAL, yd Cilisl9 : Juni 

dal yul OS G9 01 Judi Lia low 0 04 lo Lab gd Ayat ul 1 4 sal JB 0 lg Ula 
sal ola lo dls 50 2.mol3 ngisi ai lwNI olah ASSXI Ugmwi ellS yo Lu Ualeis Allall yul ye 
Galiog cai elu slam awill dal S UlasIl y4 yac LdA0 yo US9 JB yA9 JI 99 bgs ali 
aa JB 389 0269 cmd ic Ulas 2g yo lg) yA log JKN 5S pgilawl dilas ma Jalla 
JS III op Batas Jl JS dal ol dots yul al Tao 033 elaNI lau AI dl slow LSI Lawa Lp 
gam cilg elu NI elouals pegal Lil Asdlo Al JIE Saga pala v0 gl Bi us USG 4 paul mio 
elu Igiy USS Ul Babi X9 sdg yi USS ul gabol wu sll U Jl elagtll elok 

Byoly Simg pdl ul low sudh U Cab AE ad lg JB crwg0 yul LS pluo RL H3 Li 33 

cb JB Jaclaual WS satu cal WS Gaul pl Lia Eli slow Law Up LL pno H3 SL JB 
du gi J9 dul Yale yui S050 Isu US € ol oma lg Laga Kl WI s2 Md al Cul) Sol ul ep 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1690 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


elus sni Lb akun R0 wA9 din! 93 luds0 Ad Ul wal JB msl al Ole lal el Cus S3 HI 
besi L u9doi II IE gugllus Uli Coat lal JB Tar Ly Lal Cp 5S Si sdallg csi 
saia 4 sets Nail nga Jas d5 se ala Jaa, ende C3 Lala: IKSg IG atau J3 se g0g 0 


pel Lal 9 
Sumber : 
http://www.fikihkontemporer.com/2012/10/nama-nama-yang-diperbolehkan-dianjurkan.html?m-1 
2 Akhbib Maulana 


Saya melirik dulu pada kata dasarnya, Kata 'tuhan' ternyata berasal dari kata 'tuan' yang dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak lain berarti: 
1. orang tempat mengabdi, 
2. yang memberi pekerjaan, 
3. orang laki-laki yang patut dihormati. Singkatnya 'tuan' memiliki arti yang ditinggikan" yang 
sepadan dengan pengertian kata 'lord' dalam bahasa Inggris. 
Aslinya ummat muslim hanya mengenal kata ALLAH sebagai pencipta alam. 


2 SandalKayu HilangSatu 

Kata "Tuhan' merupakan kata asli produk Nusantara, bukan serapan dari bahasa asing. Pada 
umumnya, kata Tuhan diartikan sbg dzat yg disembah (ilah dl), dim masyarakat muslim 
Nusantara: Tuhan - Allah swt. Ummat Nasrani Nusantara juga menyebut Tuhan Allah dan Tuhan 
Yesus, Bgitu juga dlm agama2 lain. Itu artinya bhw kata tuhan tdk hanya dimiliki muslimin (Tuhan- 
dil). 


Sependek pengetahuan saya, kata Tuhan berasal dr kepercayaan KAPITAYAN yg tersebar di 
Jawa barat. 

o Tu Han: sosok yg mjd simbol kebaikan 

e Han Tu: sosok yg mjd simbol keburukan 

o Tu Ah: pengaruh positif dr sesuatu 

e Tu Lah: pengaruh negatif 


2 Kang Dul 
Tambahan dari : 
- fathul mu'in : 


1 gamat! (3 Janiasl Ai 8 jagll Citiny la Cape Ab Ayana JSI Usia paal y23 Agan! Candai Slill ale ra, 
al FSYI Xie ala YI mm A3 GAN 
Jp Ay lg Sail 


- kitab tafsir rozy : 


Lal hape Alas) Lg5S | palu 88 33 ASYI Lai, adil Alai Ata al ya! Gl ce sislal 5 (65 Has ya) Usa AI Alai Ja "li JS 
leale AVI 3 SY Cildala coy) Alaal!! pda JO 33 SIN JB V8 add SUS (3 Sial Cal cCamluall oA8 Ye | geli a glilall 
Ji KAI) 2 EA 3YI Sratald claY metal dita) (ole Ueila ya 8 ASI (Ysitul 8 jagll Cah 6 YYI jd alan! 
Cile An yala JUSI MAY Lenamy ... ol) ca Uya AalAS - 1 gandul, KAMI 1 Jasa AYN 9 SY! Las Igialla coy Al Ta 
Yi 


- kitab ianatuttholibin : 
Tidak akan kuwat seseorang menamai anak dengan nama ALLOH 


(Gala: ga masa HL po) Ie AJ maa td HA Ba oo mn BA Lae Ba IA ol, Jap lan yA Naa, ga Jake SA Talk: F (RJ Sala Ja 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1691) 


Jana Ne aan Abg) ASIN kita YLy San! Iga Candi AMI 8 Taat Gil las Ja gl 8 (lpama 
Uiiris of Us "dg hah dal Horny La daa j9 cAala and al (Vista Aiio Sun gatal AA JB rwasill 3 andil cg) Ma aa 


Diceritakan ada seorang wanita menamai anaknya dengan nama "Alloh"lalu yang terjadi ada petir 
yang menyambar dan membakarnya... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1049250345097773 
www.fb.com/notes/1053805781308896 


4506. SYAFAAT MALAIKAT 
PERTANYAAN : 


2 Syukuri Lah 

Assalamu'alaikum Wr Wb. Tentang syafa'at malaikat, mohon para ustadz dan teman-teman yang 
punya ibaroh tentang cara mendapat syafaat dari malaikat sudilah kiranya untuk membaginya di 
sini. Nuwun. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr.wb. Yang mendapatkan syafa'at malaikat adalah orang yang bersaksi bahwa 
tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Menurut mujahid adalah semua orang yang Allah 
ridho kepadanya. Wallohu a'lam 

- kitab tafsir al gurtuby (11/191) 


25 0 JS Ad: Salao Bg. All XI Jl Y ul ola Jal Ad : yuls cal JB sus yal NI Uagitu Ng 
OIL ag $ lal bini 939 4 05159 pluuo R00 88 6S SNI 98 la pyggisiy AS Allg as dl 
BIS 00 HAL Usia yo SI all isu ad9 . sub Lo ade Jill le yi LS. US) 3 yag Lriogal) 

0 Sp usiol 1 usuk si URL 


2 Ghufron Bkl 


ja bila “all aus daniel at san AE Da seni. 

JB SLS 93 WS SI gang » dc dil yx3) wal XI AAA giat Yg : Jais (cusisl Ual NI Ugsitu Ng) 
dls JB yo 5S. dasi Ja: 

(03 al NL ugsittu V9) Jai yubs cal UE Me yo Haloo sni : JB lo gal Wi : JB ade yaiias 
dil NI IN ul iba ad ce Lol WA: Jai. 

239 Li: JB mall Ws: JB GNI Kadir smg Li 1 JB ole gal Li : JB 9505 Ly S2 das 
de Aa di Asad ya aa se al loose 


NI Jsaay 00 Ell3 yo bila log " lai Al nii elus bgm - Set sai - SI. 
dis 4S) wal SI! Sdlso Jlbg 4 dil VI NY JB sal SI 3 glac yul JB (oesiyl ya NI gai Ng 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1041816122507862/ 
www.fb.com/notes/1060262090663265 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1692 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4539. "AZAM DAN RIDHO DENGAN KEKUFURAN 
PERTANYAAN : 


» Ria 

Assalam'alaikum.. maaf saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika ada orang yang berkata : 
"saya mau kluar dari Islam saja ya?" atau "alhamdulillah saya bisa keluar dari Islam". Apakah 
dengan berkata seperti itu sudah termasuk murtad? mohon sertakan dalilnya, terima kasih.. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, bisa menjadi kafir sebab dia rido akan kekafirannya. 


Ja 19 : Jali Jai JB. SI 8 ls dial Jio sil 0929! Lgal # wigallg . (ago ISI ASII ) : JB ai 
SS 999 SASIL MS) Yo ul Ws. 
» Mas Hamzah 


Idem, termasuk kufur karena telah ridho dengan kekufuran 
- kitab tafsir al gurtuby (5/357) : 


Ls sale Iga J8 pglio Isl ASI ASI ut Sl aye Lyon HS IgvAgSy GX pgmo Igdnii NG ! sll Alg3 
Me ayam an don Pa kasa DI areal 
aelio ISI ASi| : Jag sc Al. 


2 Kang Dul 
Shu'udu al-Tashdig Syarah Sulam al-taufig hal. 11 : 


Sae aa byar LAN desi SY S5 pasa Tab st AN so Jelas and sa le se Al 
ASI Ul Sai ul SESI yo SI ),S5 lao( JWI 98 ulul dc ac gl SI) sya Je de gl(...AL PAS ASI 
SL) dulgaug Y (...liK0 Ss jl IS laslg Ygl j3 Jd saji ISI LS... II gd SI Yak sd al JSI yss 
Lao YAN LSLio 2S yul gwgll YA HS) NO 0,3 HO S3 ul Syaig dl lc 0 gba SI DASI 
S9 mill a98 LaS yu gg 4 sliy 


Sebelum kalimah di atas mualif telah panjang lebar menerangkan perkara-perkara yang 
menyebabkan murtad, baik ucapan, perbuatan atau itigod dalam hatiDiantara perkara yang 
menjatuhkan seorang muslim pada kemurtadan (keluar dari islam) adalah : 
- Azam akan kufur 
Merencanakan akan kufur maka sesungguhnya ia telah kufur/murtad seketika itu juga. 
Contoh : jika hari ini ,dengan sholatku allahtidak membantuku keluar dari masalah, maka 
besok aku akan kembali memeluk agama non islam lagi, dan banyak lagi contohnya. 
- Tarodud 
Contoh : bimbang dalam hatinya , apakah ia akan tetap memeluk islam atau kembali pada 
agama sebelumnya atau umpama mencari jalan keluar dengan memuja syetan umpamanya 
Dil 
- Sedangkan jika waswas kufur, tidak menjatuhkan nya pada kekufuran / kemurtadan . 
Contoh : seorang atau santri yang sedang mengaji kitab agidah, ketika muthola'ah/muroji 
kembali, fikirannya berimajinasi tentang sifat allah begini dan begini.. maka waswas / 
imajinasinya ini tidak menyebabkan kufur- Adapun tentang niat kufur, sudah jelas ia jatuh pada 
kekufuran seketika itu juga.karena sudah ma'lum bahwa Niat adalah bermaksud akan kufur 


www.islamuna.info 


AGIDAH ( 1693 ) 693 


dengan dibarengi pekerjaan kufur atau segera diiringi pekerjaan kufur. 


2 Ghufron Bkl 
Murtad/menjadi kafir seketika itu jga : 


SSI le a39 £ 134 AAN Lama MY 5 SAS 4 dag Do SIS L : aluall JB 39 : wgiall JB 
gi « Jitiuo sol Gale S9 4 Jl 98 JAS gg «Xp Ji) Gil 9d Sal ISS9 « Jl 93 3S Jetiual : 
Ol Ad dag IS Alas g) 3 «IS SL gu Jllg ? JB « mat si 4 Canggi Sal9 ol Kalla sila Ul 

JB 3) Lo SN HIS 999 « Si be aku GG gl alun Nb Ade Jln gl « Uaiu al « Mogi dal diah 
ale Leo ASI ASI 015) ya VI AS) yaa «Ulas il S3, N 3 3S gd lay Adil dalan ! Ala 
“lc dgislly s1 adu 


Orang yang berencana keluar dari agama islam maka dia menjadi kufur / murtad seketika itu juga. 
Wallohu a'lam bis showab. 


SANYY smbil dilel 

LAB lo50 3S) bad | Logo WS US ISI Leale 0 So 9 Ugid0 9 92 yo Sl Jliso So gb3 ey 9 
SN SAI ul as elu pl Blaty ASI ade asal ul usa Ala gl Als algi Vla ay 5S Vla 3) 
SI ade Angan JAS SI AL 4 y3S J3 Laul ya ad will ale all Sio 9 lx AS, Ul ac 
Vs Jitiuall SI Jloll 4d. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1022612451094896/ 


4540. SEMUA UMAT ISLAM MASUK SYURGA ? 
PERTANYAAN : 


? Zae AbJal 

Assalamunalaikum, pertanyaan titipan : kalau gak salah ada keterangan yang menyatakan kalau 
umatnya nabi Muhammad itu semuanya bakal masuk surga..hanya prosesnya bisa berbedabeda.. 
seperti ada yang langsung masuk ke surga, atau ada yang mampir dulu ke neraka. Kalau boleh 
tahu, keterangannya lengkap haditsnya seperti apa ya? terima kasih 


JAWABAN : 


2 Fatih ElMufid 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Kalau yang masuk surga dengan macam-macam proses : 
tanpa hisab, dengan hisab dst itu ada di mu'jam kabir thobroni : 


w di uc R3) Oh Ad Ui LE Hj SA Li AS soal all Ya PD yul Up 9522 LAS 

dal GB cabi3 "SBI OB gol " JB plug ale AU alas All NN Ie 3 GS iso 
sub AI AogRaS)3 € LIx05nu Cab3 Gisll USS Dag blus Uu cab Ole “3 Ulu 

Y Jam dall Sals3l JGA LN 133m “Ul Jgi33 0833 al Jl dy Gelato MUSS3 “oalo13 Sl 
2839 all dl, 


Kalau yang paling shohih menunjukkan semua ummat Nabi masuk surga tapi bukan yang proses- 
proses itu, cuman dibedakan membangkang atau tidak. 


ali Al Igia3 Ol Bnigd soul GE Lolan yi ebeg Je Cp JD Lisa Ro WSS anliw Up IS0 USS 
sisi Jan "JB Soeb 03 Ul Jasa) & IE Lol Lo XI dal EN EAY ssal In "JB eakug ale Al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1694 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sa 383 sulos Y3 | TAY Suol BSI JS» 
"Semua ummatku masuk surga kecuali yang membangkang, ....... dst 


Yang ini banyak di kitab hadits termasuk shohih bukhori. Kalau lihat hadits dari mu'jam thobroni di 
atas, semua ahlu lailaha illallah pasti masuk surga. Maka masih pantaskah kita mengkafirkan yang 
lain? Atau pakai hastag #Bukanlslam padahal mereka ahli syahadat???? 


2 Abu Cenghood 
sal 83 sila yog Wall J9 suslbi yo JB sub y03 WII Joy L IG ul yo NI Hall yel Kaiol JS 


Dalam hadits ini diterangkan bahwa semua umat Nabi saw bakal masuk surga. Juga diterangkan 
ada golongan umatnya yang dikecualikan, yaitu orang yang enggan masuk surga, sehingga para 
sahabat kaget mendengar ada diantara umatnya yang enggan masuk surga, lalu Nabi saw 
menerangkan bahwa masuk surga itu bagi umatnya yang taat kepada Beliau.Dan diterangkan 
bahwa orang yang maksiat kepadaNya itu adalah orang yang enggan masuk surga. 

- Kitab fathul bary : 


39 0 Anio SI ya lola US v3 Jul dini Jay Y 33 LIS US Ul Elit gdg sLAL 33 gxosall9 
dls dil el yo VI Jsls Jel Re 


Orang yang enggan masuk surga yang artinya enggan mentaati Beliau saw jika dia kafir maka 
tidak akan masuk surga sama sekali, dan jika dia itu muslim maka maksudnya dia tidak akan 
masuk surga beserta orang-orang yang pertama memasukinya. Jadi dia bakal masuk tapi ada 
proses dulu yang membuat masuknya lambat. 


» Mas Hamzah 
Lihat Kitab tuhfatul murid halaman 242 : 


volcg Silb wow lc yoga 9 Iclas| JI 99 also LSI ,3IS9 0030 now MIC ml « ul doWllo 
diniao 99 Gb 49 Lolos! Will 4 We wib 0e9 mili oo Ic ssollg kclasi dll 9 ss 
JI ad ly Y ulbe yti deg all 


Kesimpulannya : sesungguhnya manusia ada dua bagian : 
1. mukmin 
2. kafir 


Orang kafir maka abadi di neraka berdasarkan ijma', sedangkan orang mukmin ada dua bagian : 
1. orang yang ta'at 
2. orang yang maksiat. 


Mukmin yang ta'at maka masuk surga berdasarkan ijma', sedangkan mukmin yang maksiyat ada 
dua bagian : 

1. orang yang taubat 

2. orang yang belum bertaubat. 


Orang mukmin yang maksiyat dan sudah bertaubat maka masuk syurga berdasarkan ijma', 
sedangkan mukmin yang maksiyat dan belum bertaubat di dalam masyi'ah / kehendak Allah 
(maksudnya bisa saja diampuni dan masuk syurga atau disiksa di dalam neraka ), dan jika disiksa 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1695 ) 


di dalam neraka maka tidak abadi di dalamnya. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1022668447755963/ 


4550. DIPAKSA SUJUD KEPADA SELAIN ALLAH 
PERTANYAAN : 


2 Perasaan Mendalam Street Jakarta 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Kita tidak boleh sujud selain ke Alloh, yang ingin 
saya tanyakan : 

1. jika orang menodongkan pistol ke kita kemudian kita disuruh sujud kepada dia terus apa yang 
harus dilakukan??... 

2. atau kalo cuma disuruh ruku ke dia apa yang harus kita lakukan?? sebelumnya saya minta 
maaf 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh, paksaan kufur ada dua jenis : 
1. berupa ucapan, misalnya dipaksa utk mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan 
kekufuran. 
2. berupa tindakan, misalnya dipaksa melakukan suatu pekerjaan yang bisa mneyebabkan 
kekufuran 


Jika dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur dan ancamannya adalah kematian maka para 
ulama' membolehkan utk mengucapkan kalimat kufur tsb, tapi sebatas ucapan saja dan hati tidak 
meyakininya. 


Jika dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan yang menyebabkan kufur semisal sujud kepada 
selain Allah maka ulama' berbeda pendapat, ada yang membolehkan ada yang tidak, dan jumhur 
ulama' membolehkannya. Sebagian ulama' lainnya ada yang memberikan perincian, jika yang 
disujudi berada di arah kiblat maka boleh sujud dengan niat sujud karena Allah, jika tidak diarah 
kiblat maka tidak boleh sujud. Sedangkan pendapat yang benar menurut imam gurtuby dalam 
kitab tafsirnya adalah boleh sujud walaupun yang disujudi tidak di arah kiblat. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir al gurtuby (10/165-166) : 


3g IS ulade al Y al «Jis anus ole ui Kis HI ade a,SI yo ul ade alel Jal gol : dal Jl 
AS lallg a39 Hlo Ja8 Isa 5 ASI AS5y le (Say Yg Ai29) Wo umi X9 « UlsAL Yioloo 
Ga sdles - Al yag Min ladg « DUS 98 Ii 0 US Jo seb Il : JB BB pl 3 M050 

Ad duos) DG Jail 98 lolg dsill 99 Us lal dos Jl « ul all elok yo Fil Cu : dmn Yuu NI « 
bl alleJI Apn al laun di gl akal yA CL si dil syal dgmual ale 9053 Jl Ji 
Usibwg acls9dl Jas 9d . - uc dll yu - (Somad wol uc Id S9 4 : LI JSl9 sll 9 
Jeli piwall US Ul: J3. didi NI mind Id Sal 3 sama J3 ISI : wmoll yu So20 JB3 . Lilokc yo 
US « dah: ogli3 lg snmw NG Abal pad US Ula « - oles - al diy y3S49 pn Abal 
Ass ala s3 Ul gw US : JB Jac ul yo sal yi: diius dgn ol ysl Log « dadll us 
“All a59 A3 IoJgi loud cal yi A3 : JB « Agag US Cus ulsl) ale durall ll dSo yo Jiio 989 lou 
usil yo Alb 98 piwll 99 Lelo IKd US 159 . dogiSOll lele aon Vai ye elo yg 1 Ala, Hd 
Dag JS yo lo Ld gmn al Joo Jolll dc dos Jl 108 yo Riolg » Iga AS Jl All yo Jo sll 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1696 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ad das Y Ing « Jadl S5 ala Jail ade do Jl maid . Ag lalKio Cu NI lalu S3 yo Cabgu Ki : 
ISI ega Jailly Jail 9d ol ,SMI : diilb caBg . A53 93 Jill ul M4 329 Ain ASI Jen ul Jai UN 
ol Sa5 » Ilsadl Ja yo dillog dll J33 983 « Ja2So9 Ulas Ly Jas yo SS S9)» Ulu jual 
€3 yo dia SAI al 4 ylA03 93 JUA3NI gl Bull 2g pasll Uya led wool elo ye wil . 


- kitab fathul bary : 
day al ol SAI bag ati Oya N Lay Sl al Il 9 (OLS JUS msl gasal AU au ) : Ag: 
ola gg Ball yo Le ssolollg 4 saga bo El! dc 138 de 594 ul : Jail. 
dl ay gl gol ISI al uk ale Ula Ul : gol. 
bo5 5S ISI Lo wiituyg d5S0 a00 N Ie elu 3 ISS Jati al ul JB gb « Load Y om&@ lo ye Ul: WI 
Aly Y ob bolall v5 si Isa lu, 
cl sil Jgia9 & ia Ul aiSolg Aas LI dea, y3S oolasl ade Ju lo ssolall 0 sabu YO UJI 
dwSC (S9 dang Hla3 NE Alb Jd JS 059 « Jia is Salad . 
sesal ic Jeall9 Jgill ale OLS ox H3 A9 


Syarat bisa dikatakan paksaan ada 4 : 

1. pemaksa mampun utk melaksanakan ancamannya dan yang dipaksa tidak mampu utk 
menolaknya walaupun dengan melarikan diri. 

2. yang dipaksa punya keyakinan kuat bahwa jika dia menolaknya maka ancaman tsb terjadi. 

3. sifat ancaman adalah saat itu juga, jadi jika dikatakan : "jika tidak kamu lakukan maka besok 
kamu tak pukul " maka ini tidak bisa disebut sebagai paksaan. 

4. hal yang dikerjakan tidak terlihat bahwa hal itu adalah atas usahanya sendiri, misalnya ada 
orang dipaksa utk zina, kemudian dia memasukkan dzakarnya ke farji perempuan dan ada 
kemungkinan untuk mencabut dzakarnya kemudian bilang bahwa dia telah klimaks, tapi 
malah tidak dilakukan dan dia terus melakukan perzinaannya sampai klimaks beneran, atau 
misalnya dipaksa utk mentalak istrinya tiga kali tapi dia berkata satu kali atau sebaliknya, 
maka yang seperti ini namanya bukan paksaan tapi atas usaha sendiri. Wallohu a'lam bis 
showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1035484889807652/ 


4561. HUKUM ORANG YAHUDI ATAU NASRANI 
MERUOAIYAH ORANG MUSLIM 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 
Assalaamu 'alaikum wr wb. Bolehkah orang Yahudi atau Nasrani merugiyah seorang muslim ? 


JAWABAN : 


2? Muhammad Harsandi Kudung Kantil 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Lihat Mausuah Al Fighiyyah Al Kuwattiyyah : 


AA KIS Ilauhh y0Ku4 
Merugyahnya kafir terhadap muslim dan sebaliknya 
| - SA USU) Ilauha : 


www.islamuna.info 


AGIDAH (1697 ) 697 


Merugyahnya kafir terhadap muslim 


LA AI 9 Langen! RE) JI gt CA Ella ye Ala) gag € LodUANALAYI 4 Kita! WMA alasall MI Jl ga (3 elgtal Salt) 
AM jay AI AKG Ap Wala! 


Ahli Figh berselisih pendapat akan bolehnya orang kafir merugyah orang muslim. Hanafiyyah, 
imam Syafii dan satu riwayat dari imam Malik memperbolehkan orang Yahudi dan Nashrani 
merugyah orang muslim ketika rugyahnya menggunakan Al Guran dan Dzikir-dzikiran kepada 
Alloh. 


sal JB € Lea j3 Ai gang 6 SAS ng lis las AMIN ta Ale (le Jaa die Al Goal Kal Ul 1 Ella Unga deg) Lal 
adi coli tadol S3. 


Berdasarkan riwayat yang tertera dalam kitab Muwaththa', bahwasanya sayyidina Abu Bakr 
pernah mendatangi sayyidah Aisyah yang sedang sakit dan wanita Yahudi sedang merugyahnya. 


Lantas sayyidina Abu Bakr berkata, " Rugyahlah dengan menggunakan Kitabulloh". 
Al ColiS (Lal Ai ya Aa) jl" Una ye Al Ah" Cai "ATI caliG "Alia nyaa - alel AI, - stay : Lalai JB 


Syekh Al Baji berkata, " Ada kemungkinan yang dikehendaki oleh sayyidina Abu Bakr dari kalimat 
dl Tin " 


adalah Dzikir - dzikiran kepada Alloh Azza wa Jalla, atau rugyah yang (tata cara dan metodenya) 
sesuai dengan yang ada di dalam Al Aur'an. 

Yang ini masih bingung Marji'nya.. hehe .. sebab susunannya agak membingungkan, mungkin 
cetakannya salah 


Las ai AMI) SSI Atil ya LailS UB «Ui plat Ul SUS AK drag aa. 
Alan IAI 2g Kiallagi «AMI HI ya Ja bai Y USYe Amal Yg 6 HUSNI Jai Apa 1 JEASI Ella ye El al) A3 
al 


Dalam riwayat yang lain dari imam Malik, bahwasanya beliau pernah berkata, " Saya benci dan 
tidak suka dengan rugyahnya ahli kitab, sebab kita tidak tahu, apakah mereka merugyahnya 
dengan menggunakan kitabulloh, atau menggunakan kalimat - kalimat yang tidak baik yang 
menyerupai sihir. 


? Mas Hamzah 

Yahudi atau nasroni boleh merugiyah muslim jika mengunakan al gur'an, atau menggunakan 
taurat jika bahasa arab atau aman dari perubahn mereka terhadapnya, menggunakan asma dan 
sifat-sifat Allah dan menggunakan bahasa arab dan menggunakan bahasa yg diketahui maknanya 
dari selainya dengan syarat yakin bahwa rugiyah tidak dapat memberikan pengaruh dengan 
sendirinya tapi atas tagdir Allah. Wallohu a'lam bis showab. 

- kitab syarah az zargoni alal muwatto' : 


dy os 815 07 asa ya ( y02 IL 0 Ly P00 US) | SNI ya un (MW y us Jb): 
(Ugdol 2 S3 al JS 4 La 5 519 100p J darggng «HS Dg | disle ade Jo Hall UI 

SJ 59203 « Ld sd si ol gl « guoll A20 WS Ul ilagill gl « Lgodbul S5 Ul uli (Ml ULS 

beats 55 V ASI ul die bb uu d 42 yo Oliso G0 long « su Uludhg « Gilinog WI elowubg « U 
cu yak Ji. 

sLall JB 5londbg « akal sil madlg « Sdggal A8) 98 dllo Jo3 Hlisl : sole JB. 

ca AI 3 yo H3 long £ AU UU II Ul wb J3 WEI yo sell Ulu : gu Jl JB : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1698 | 698 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dll US yo lg) ISI Asi 1 JBS ewolwall UII Jal 48 al. 


2 Kasihku Sayankku Rinduku 
Idem dengan yang di atas, lihat juga kitab al-umm : 


do ale 3, Naa, 
$ Grabuwal! JLN Ja Goal 2 Cal AI S3 Ga Liya Lag AI HS Ja as de 3 Jaa RN oo al ca 
Sal 3 Wsmli) dala Udi «Rama ae 1 JET SI jd Kaali Lag : Sala AN S5 yh AI SIS ja aa Lag TI pa Jaa 
Ily HS Aan palu) aa MU MAN Ly Sa jp JK aa II par) lu kl) 8 Jel, SA Ga AA ISS 5 san AA 5 iael Al lag LS) 
Hae SD Ul Sal Uilar "ALLAS AA la ISS Sal» Je Ilita So MAN 23 la BN bela 3 Lu La» 
Pn ak Hi A3 Illa Pa sala ANGA Aa laa) Illa ad IS » Janla Ia) Usil sindoma slama Wa | lal AJ Sl Lila 

Ka Mam ul 


Ini dari syarh shohih muslim syarh an-nawawiy alal muslim : 


3 Hal) 13 1 ma Ws aa j3 BI St SH WA € Op gAS p 4 gaigrg 2edel JSI Slica JUWA Unmarh « |j aol Y ga 15 seni « 
Ing lo Sya Ka), 

MJ: jasa 3, MA AJ MSi eng AL ag AS) Uang mie UM ee S pel al Aga | Sy sal mal po, yag Al 
3: Wala) liga Je salg UX, «Alisa lea 2 05, IS SANG La PL Laal sal D , 

Ad SO) sala s2 AI kes Mas idea Na ola gal SI : (Je agl, ASe Yon aU Bal Soda Sie) gia Ayla 
8 Wo) ska Vas (ole Mia an Masa Uu Jalan Wnlale 3 ala yA laa Sy itu DSN 0 Ha Anaga AkEl 6 JA del 
AON ale p AI Jia gay. 

: Aas lu Mie su, Uang yk Sa 3. 

Bis selasih (43 duac j3 Kadal) SilS LAS Leanalan La jail g Lelindta Uy gaiiaa DS gal seal Gl LIA, 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-6594&idto-6601&bk no-53&1D-1038 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/10591915707703171/ 
www.fb.com/notes/1087429704613170 


4574. TUJUH PULUH DUA GOLONGAN ISLAM, YANG 
MASUK NERAKA 
PERTANYAAN : 


2 Sugi 
Assalamualaikum, poro kyai dan poro sesepuh grup....... Mau nanya katanya islam terbgi 73 
golongan dan hanya satu golongan yang selamat....Terus yang 72 Golongan itu islam yang 
mana ? 


JAWABAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 

Wa'alaikum salam. Ahlussunnah wal jamaah adalah satu-satunya aliran yang benar dan pilihan 
salafus sholih. sebagaimana diterangkan dalam kitab Bughyah bahwa Al-Allamah Asy-Syaikh Ali 
bin Abi Bakar As-Segaf berkata di dalam kitabnya “ Ma'arijul Hidayah” : (yang intinya sebagai 
berikut) "73 pecahan kaum muslimin semuanya sesat dan hanya satu yang benar sebagaimana 
dalam hadits yaitu ahlussunnah wal jamaah. 

Pangkal dari bid'ah adalah dalam hal ushuluddin. para ahlu bid'ah tergolong dalam 7 
golongan.Adapun perinciannya sebagai berikut : 


www.islamuna.info 


A@IDAH | 1699 ) 


1). Mu'tazilah, yang berpendapat bahwa : 
» hamba itu menciptakan perbuatan mereka. 
» mentiadakan bisa melihat Allah kelak. 
» mewajibkan pada Allah untuk memberi pahala dan siksaan. (meyakini bahwa hal tersebut 
adalah wajib bagi Allah). 
Golongan ini terbagi menjadi 20 pecahan. 


2). Syi'ah, golongan yang berlebihan/melebihi batas dalam mencintai sayyidina Ali karromallohu 
wajhah. Golongan ini terbagi menjadi 22 pecahan. 


3). Khowarij, golongan yang berlebihan dalam membenci sayyidina Ali rodliyallohu anh, 
mengkafirkan sayyidina Ali dan orang yang berbuat dosa besar. Golongan terbagi menjadi 20 
pecahan. 


4). Murjiah, yang menyatakan dengan adanya iman, ma'shiat itu tidak ada pengaruhnya dan 
ketaatan tidak ada manfaatnya dengan adanya kekafiran. Golongan ini terbagi menjadi 5 pecahan. 


5). Najjariyah, bersesuaian dengan ahlussunnah dalam hal terciptanya perbuatan-perbuatan 
makhluk, tapi juga bersesuaian dengan mu'tazilah dalam mentiadakan sifat-sifat dan menyatakan 
barunya sifatk kalam, golongan ini terbagi menjadi 3 pecahan. 


6). Jabbariyah, yang berpendapat tidak adanya ikhtiyar dari hamba. Hanya ada 1 pecahan. 


1). Musyabbihah, yang menyamakan Dzat Allah dengan dzat mahluk dalam hal berjisim dan 
bertempat. Hanya ada satu pecahan. 


Semua berjumlah 72 pecahan adalah ahlul bid'ah dan sesat dan semuanya di neraka. Firgoh yang 
selamat yaitu Ahlussunnah wal jamaah." Wallohu a'lam. Lihat bughyatul mustarsyidin 288 : 


Pa aa aa (Wae) 1208 | Cp Yuna Aas 
Ne JI : TU anus, Yi 
SEN 3, AA Lapis, DU dg Cheng AMI AS Gale Lian cam Ala jali Kan | Sa. A8 j3 yoyo ad liat, : 

Y dat ALS Lim pall! mall, RE go abg DS Lah Cal Gyalg Al 5 pia dio AN gada) Ce Yaa AA pia FAN 
DI GI AI Ja Aga Taj» Cr 3 G3 Yaed ad della ASI) pa mia V3 Hanna (Ulas) ma patang « 
Sami g AB mag clan) ye JUSAYI Calun AKI do pal : Gaduh | G3 DG Ag CASN La gam 9 Cilinal! edi (AI Jina, , 
OI SS Opa OLI Ellis | Luas Baml3 A8 3 a83 Jglall 3 Apawall (GIRL Gal genta Coil Agntidll “aludi 


M6 34 Unta ap laJ Ward Uantale Manca gila 334 IKA € le Sila ) mao dll panda yod Malah « gllay put dllla yaBA 
— gal) wanna AN, Amal GNI Hama JYU A (an) KAS Uni yaa Andal Cai 4 bi EN A UI sig 
A1 A3 JI 3 Saaliiall Cya C3 VI ama CI 3 ASI 3 A8 pall lal! ya 


LINK TERKAIT: 

4145. HADITS : UMAT ISLAM TERBAGI DALAM 73 GOLONGAN 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/1088533027836171 

F0108. MENCARI ILMU DENGAN SANAD 
http://www.piss-ktb.com/2012/03/f0108-mencari-ilmu-dengan-sanad.html 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1700 ) 700 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


UMAT ISLAM TERPECAH MENJADI 73 GOLONGAN 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/661088223944594 


LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/1088533027836171 
www.fb.com/notes/1107058349316972 


www.islamuna.info 


BAB 


(1702 ) 702 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


6 THAHARAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang thaharah ( bersuci ). 


2706. Tuntunan Shalat : Bab I Bersuci 
Thaharah (Bersuci) 


Dalam ajaran Islam sebelum mengerjakan beberapa ibadah, terutama shalat, disyaratkan bersuci 
terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa 
membersihkan diri, baik lahir maupun batin. Kebersihan sangat erat kaitannya dengan ibadah 
teragung dalam Islam, yaitu shalat. Shalat merupakan dialog rohani dengan Tuhan. Oleh karena 
itu, kesucian merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum seseorang memasuki dialog 
rohani yang agung tersebut. 


Pengertian Thaharah 


Thaharah secara harfiah artinya adalah bersih atau suci dari segala kotoran. Tapi sebagai istilah 
syara' thaharah adalah mengerjakan sesuatu yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk 
mengerjakan shalat seperti menghilangkan hadas dan najis. Dapat disimpulkan, suci diartikan 
dalam dua arah: suci secara dzahir (kongkrit), sebagaimana suci dari najis dan kotoran, juga suci 
secara ma'nawi (abstrak), sebagaimana suci dari hadas. Dalam al-Guran Allah berfirman: 


2. 0-9 
- 
- 


- vas 8 3 39 - 2 sg. — - 8 3. 3 - 3 0. @go Loc v0 
SAPI UI, bayam Ol yang Ulory Ad Ab ayat Ol at an Oa Oya WA dn pasal deal 


Artinya: “...sesungguh-nya mesjid yang didirikan atas dasar tagwa (mesjid Guba), sejak hari 
pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang 
yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (AS 


al-Taubah (09J: 108). 
Allah juga berfirman: 
Keiyaasal n3 saloa cemp al Oh 


Artinya: “Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang banyak bertaubat dan senang 
(pula) kepada orang-orang yang bersih” (AS al-Bagarah (021: 222) 


Dalam sebuah hadits disebutkan, suci adalah kunci shalat. , 

abal HA eka 
Artinya: “Kunci shalat adalah suci.” 
Pengertian Najis dan Klasifikasinya 


Najis adalah setiap benda yang haram untuk dimakan secara mutlak (kecuali dalam keadaan 
terpaksa) bukan karena menjijikan. Najis ada tiga macam: najis mughallazhah (berat), najis 
mutawassithah (sedang) dan najis mukhaffafah (ringan). 


1. Najis Mughallazhah 
Najis mughallazhah adalah najis berat. Yang masuk pada najis jenis ini adalah anjing, babi dan 
binatang yang lahir dari keduanya (perkawinan silang antara anjing dan babi), atau keturunan 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4703 ) 703 


silang dengan hewan lain yang suci. Cara menyucikan najis mughallazhah adalah membasuhnya 
dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci. Bisa 
pula dengan lumpur atau pasir yang mengandung debu. 


Benda dan sifat najis harus sudah hilang pada saat basuhan pertama. Jika tidak, maka harus 
diulang-ulang sampai hilang, baru dilanjutkan dengan basuhan kedua, ketiga dan seterusnya 
sampai ketujuh. Jadi, yang dianggap sebagai basuhan pertama adalah basuhan yang 
menghilangkan benda dan sifat dari najis mughallazhah. Jika masih belum hilang, maka belum 
bisa dianggap satu basuhan. Campuran debu bisa diletakkan dalam basuhan yang mana saja. 
Tapi yang lebih utama pada saat basuhan pertama. Jika air yang digunakan adalah air keruh 
dengan debu, semisal air banjir, maka sudah dianggap cukup tanpa harus mencampurnya dengan 
debu. 


2. Najis Mutawassithah 

Najis mutawassithah adalah najis tingkat sedang. Najis jenis ini ada lima belas macam: 

1. Setiap benda cair yang memabukkan.!1J 

2. Air kencing, selain kencing bayi laki-laki di bawah dua tahun yang belum makan apa-apa selain 
air SUSU ibu. 

3. Madzi, yaitu cairan berwarna putih agak pekat yang keluar dari kemaluan. Cairan madzi 
biasanya keluar ketika syahwat sebelum memuncak (ejakulasi) 

4. Wadi, yaitu cairan putih, keruh dan kental yang keluar dari kemaluan. Wadi biasanya keluar 
setelah kencing ketika ditahan, atau di saat membawa benda berat. 

5. Tinja atau kotoran manusia. 

6. Kotoran hewan, baik yang bisa dimakan dagingnya atau tidak. 

7. Air luka yang berubah baunya. 

8. Nanah, baik kental atau cair. 

9. Darah, baik darah manusia atau lainnya, selain hati dan limpa. 

10. Air empedu. 

11. Muntahan, yakni benda yang keluar dari perut ketika muntah. 

12. Kunyahan hewan yang dikeluarkan dari perutnya. 

13. Air susu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Sedangkan air susu manusia dihukumi 
suci kecuali jika keluar dari anak perempuan yang belum mencapai umur baligh (9 tahun), maka 
dihukumi najis.I2) 

14. Semua bagian tubuh dari bangkai, kecuali bangkai belalang, ikan dan jenazah manusia. Yang 
dimaksud bangkai dalam istilah fikih adalah hewan yang mati tanpa melalui sembelihan secara 
syara' seperti mati sendiri, terjepit, ditabrak kendaraan atau lainnya. 

15. Organ hewan yang dipotong/terpotong ketika masih hidup (kecuali bulu atau rambut hewan 
yang boleh dimakan dagingnya). 


Najis mutawassithah tersebut ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis 
hukmiyah adalah najis yang mana benda, rasa, bau dan warnanya sudah hilang atau tidak 
tertangkap oleh indera kita. Cara menyucikan najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air pada 
bagian yang terkena najis. 


Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang salah satu dari benda, rasa, bau dan warnanya masih 
ada atau tertangkap oleh indera. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh najis tersebut 
sampai benda dan sifat-sifatnya hilang. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(17oa ) 704 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jika najis ainiyah berada di tengah-tengah lantai misalnya, maka ada cara yang lebih praktis untuk 
menyucikannya, yaitu dengan dijadikan najis hukmiyah terlebih dahulu (dihilangkan benda, bau, 
rasa dan warnanya dengan digosok menggunakan kain basah misalnya, kemudian tempat 
najisnya dikeringkan). Setelah itu cukup mengalirkan air ke tempat yang tadinya basah. Cara ini 
bisa digunakan agar tidak usah mengepel lantai seluruhnya. 


3. Najis Mukhaffafah 

Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Yang masuk dalam kategori mukhaffafah hanyalah 
kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu dan umurnya belum 
mencapai dua tahun. Adapun kencing bayi perempuan tidak masuk dalam kategori mukhaffafah, 
melainkan mutawassithah. 

Cara menyucikan najis mukhaffafah cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena 
najis, setelah menghilangkan benda dan sifat-sifat najisnya (basahnya air kencing) terlebih dahulu. 


Bahan untuk Meyucikan 


Benda yang dapat menyucikan ada dua macam, yaitu air dan debu. Fungsi air untuk menyucikan 
telah ditegaskan dalam al-Guran: 


Yan Lanal e Ws, 
Artinya: “Kami (Allah) turunkan dari langit berupa air sebagai bersuci” (@S al-Furgan (251: 48) 
Mengenai fungsi debu, Rasulullah Muhammad saw bersabda.: 
Dae SG ni AA Wah 


Artinya: “Telah dijadikan untuk kita bumi sebagai masjid (tempat shalat), dan debunya UNTUK 
bersuci.” (HR. Muslim)I3| 

Air bisa digunakan untuk menyucikan najis juga hadas. Sedangkan debu hanya bisa digunakan 
untuk tayamum dan campuran air ketika membasuh najis mughallazhah. 

Selain air dan debu sebetulnya, masih ada dua proses penyucian najis yang disebutkan oleh 
ulama, yaitu takhallul dan dabghu. Takhallul adalah perubahan khamer (arak) menjadi cuka, juga 
darah kijang menjadi minyak misik. Sedangkan dabghu adalah penyamakan kulit bangkai. 
Penyamakan dilakukan dengan cara menghilangkan bagian-bagian selain kulit yang membuatnya 
busuk (seperti sisa daging dan lain sebagainya) dengan menggunakan benda yang terasa sepat/ 
kelat, seperti kulit delima, dan lain sebagainya. 


Macam-macam Air 


Ditinjau dari segi kegunaan sebagai sarana bersuci (thaharah), air dibagi menjadi empat macam: 
1. Air suci yang bisa menyucikan dan tidak makruh digunakan 

Yang bisa masuk dalam kategori ini adalah tujuh macam air yang keluar dari perut bumi atau yang 
turun dari langit (air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es atau salju, dan air 
embun.).I4J Tujuh macam air di atas hukumnya suci, bisa menyucikan dan tidak makruh 
digunakan, asal tidak termasuk dalam 3 kategori air yang akan diterangkan berikutnya. 


2. Air suci yang tidak bisa menyucikan 
Yang masuk dalam kategori ini adalah: 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4705 705 


a) Air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Air ini 
hanya bisa digunakan untuk kebutuhan selain bersuci, seperti minum, memasak dan lain 
sebagainya. Maka dari itu, seumpama melakukan wudhu dan airnya kurang dari dua kullah 
maka diharapkan menggunakan alat ciduk, tidak mengambil air secara langsung. Hal itu untuk 
menjaga kemurnian air. 

b) Air buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan semacam air kelapa, dan air semangka. 

c) Air mutlak yang tercampur benda suci yang larut, sehingga menyebabkan terjadinya 
perubahan mencolok pada sifat air. Contohnya, air teh atau air yang tercampur oleh sabun 
sampai terjadi perubahan mencolok sehingga ada perubahan nama dari air saja menjadi air 
teh. Jika perubahannya hanya sedikit maka tetap bisa menyucikan. 


Tidak masuk dalam kategori ini: 
1) air yang berubah karena terlalu lama diam, 
2) air yang berubah sifatnya karena tertular oleh benda yang mendampinginya, misalnya air 
yang berbau busuk karena di dekat air itu ada bangkai: 
3) air yang berubah disebabkan benda yang terendam di dalam air itu asal benda itu tidak larut 
dan bisa dibedakan dari airnya dengan mata telanjang, misalnya air yang berubah busuk 
baunya karena direndami kayu, 
4) air yang berubah karena tercampur benda yang memang lazim bersinggungan dengan air, 
semisal debu, dan lumut. 
Empat kategori ini masih tetap bisa menyucikan meskipun terjadi perubahan mencolok pada bau, 
warna, maupun rasa dari air itu. 


3. Air suci dan dapat menyucikan namun makruh digunakan. 

Air ini makruh digunakan karena ada efek negatif, yaitu air yang panas karena terkena sinar 
matahari dan wadahnya terbuat dari bahan yang dicetak dengan menggunakan api, seperti besi 
dan sejenisnya.I5) Tidak termasuk dalam kategori ini, wadah yang terbuat dari emas dan perak. 
Begitu juga makruh, menggunakan air yang terlalu panas dan terlalu dingin. Hukum makruh 
tersebut tidak berlaku jika airnya sudah dingin. 


4. Air najis 
Yang dimaksud di sini adalah air yang terkena najis. Air bisa menjadi najis karena dua 
kemungkinan: 
1) jika airnya banyak (mencapai dua gullah) lalu terkena najis, maka air tersebut menjadi najis 
apabila terjadi perubahan pada salah satu sifatnya (bau, rasa dan warna). Bila tidak terjadi 
perubahan sama sekali maka tetap suci: 
2) jika airnya sedikit, kemudian terkena najis, maka air tersebut menjadi najis, baik terjadi 
perubahan sifat atau tidak. 
Air bisa disebut sedikit apabila tidak mencapai dua gullah. Mengenai ukuran dua gullah ulama 
masih beda pendapat. Menurut Imam Nawawi dua gullah - 174,580 liter (ukuran wadah bersegi 
empat - 55,9 cm?) menurut Imam Rafi'i - 176,245 liter (ukuran wadah bersegi empat - 56,1 cm?) 


I61 


Dari buku : Shalat itu Indah dan Mudah (Buku Tuntunan Shalat) 
Diterbitkan oleh Pustaka SIDOGIRI 

Pondok Pesantren Sidogiri. Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 
PO. Box 22 Pasuruan 67101. Telp. 0343 420444 Fax. 0343 428751 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1706 ) 706 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


FOOTNOTE 

(1) Sedangkan benda tidak cair yang tidak memabukkan dihukumi suci tapi tetap haram dikonsumsi. 

(21 Lihat Syarh at-Tanbih hlm. 84 

(31 Lihat Faidh al-Gadir juz 3 hlm. 459. 

(41 Dalam kitab-kitab fikih, air jenis ini biasa disebut dengan “air muthlag”, yakni air suci yang tidak memiliki gayyid permanen 
(embel-embel/batasan yang mengikat), juga tidak tercampur oleh benda lain sehingga dapat mengubah nama atau status air 
tersebut. 

Maksud dari gayyid permanen yang bisa menghilangkan ke-muthlag-an air di sini adalah nama tambahan yang tidak bisa 
terlepas, seperti air kelapa atau air mawar. Kata “kelapa” atau “mawar” merupakan embel-embel yang tidak akan terlepas 
meskipun air itu dipindah dari satu tempat ke tempat lain. 

Bila embel-embel itu bisa lepas maka tidak mempengaruhi ke-mutlag-an dari air, misalnya air laut, air hujan, air Sumur, dst. 
Tambahan kata “laut” disebabkan karena memiliki ikatan dengan tempat, yaitu laut. Jika airnya dipindah maka namanya juga 
akan berubah menjadi air kendi, air gelas dan lain sebagainya. Gayyid “laut” juga akan hilang ketika air tersebut dipindah ke 
jeding sehingga menjadi “air jeding”. Ketika dimasukkan ke dalam kendi maka menjadi “air kendi”. Maka hukum dari air 
tersebut tetap termasuk air muthlag yang suci dan menyucikan. 

(b| Sebenarnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makruhnya menggunakan air yang panas akibat 
Sinar matahari. Imam Nawawi menyatakan bahwa air tersebut tidak makruh digunakan. 

(6J Lihat Kaifiah dan Hikmah Shalat vesi Kitab Salaf hlm. 09. 


F0033. KAJIAN FIAIH THAHAROH BAGIAN 1 


Oleh Mbah Jenggot 
PN AIA em 
A. PENGERTIAN THOHAROH 


Thoharoh secara bahasa berarti bersuci sedangkan menurut syara' adalah mengerjakan suatu 
perkara yang menyebabkan sahnya sholat. 


Thoharoh ada dua macam, yaitu : 
1. Bersuci dari najis 
2. Bersuci dari hadas 


B. ALAT-ALAT THOHAROH 
Alat-alat yang digunakan untuk thoharoh, yaitu: air, batu, debu. 
Air ada tiga macam, yaitu : 


1. Air suci mensucikan, yaitu segala air yang bersumber dari bumi dan turun dari langit antara lain 
air Sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan lain-lain. 


2. Air suci namun tidak mensucikan: 
a. Yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci dan kurang dari dua gulah " 
b. Air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan seperti air kelapa, air tebu, santan, dll. 
Cc. Air yang tercampur benda suci lainnya yang merubah sifat air seperti: air gula, air teh, air 
syrup, dll. 


3. Air mutanajis, yaitu air yang telah terkena najis yang kurang dari dua gulah serta belum berubah 
sifatnya. Atau Airnya lebih dari dua kulah sifatnya telah berubah karena benda najis tersebut. 


AIR DUA KULAH 


Kadar air dua Gullah menurut beberapa versi Ulama : 
" Imam Nawawi : -t 55,9 CM - 174,58 Liter 
" Imam Rofi'i : -# 56,1 CM - 176,245 Liter 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4707 ) 7107 


" Ulama Irag : -t 63,4 CM - 255,325 Liter 
" Mayoritas Ulama : -t 60 CM - 216 Liter 


Air kurang dua Gullah yang kemasukan najis tersebut menjadi najis , baik mengalami perubahan 

atau tidak, dan tidak bisa lagi dipakai untuk : 

" ROF' ALHADTS : Menghilangkan hadats (besar atau kecil) seperti untuk mandi wajib wajib dan 
wudhu 

" IZAALATIN NAJIS : Mengangkat barang yang terkena najis... 


Air tersebut dapat digunakan lagi setelah ditambah dengan air suci lagi hingga menjadi lebih dari 
dua Gullah dan tidak ada perubahan padanya........ 


ADA SESUATU DI AIR 


1. jika suci - berdampingan - tidak terurai yang mnjadikannya bercampur - SUCI MENSUCIKAN, 
seperti: kayu, minyak, dll 

2. jika suci - berdampingan - terurai yang mnjadikannya bercampur - SUCI tidak MENSUCIKAN, 
seperti: buah-buahan yang dicelupin di air lalu merubah rasa air tersebut. 

3. jika suci - bercampur - tak bisa dijauhi dari air - SUCI MENSUCIKAN, spt: tanah, lumut, dll 

4. jika suci - bercampur - bisa dijaga dari jatuh ke air - berubahnya sedikit - SUCI MENSUCIKAN, 
seperti: sabun yang jatuh ke air sehingga membuat air sedikit berubah 

5. jika suci - bercampur - bisa dijaga dari jatuh ke air - berubahnya mencolok - SUCI tidak 
MENSUCIKAN, seperti: air teh, kopi, dll 

6. jika najis yang dima'afkan - SUCI MENSUCIKAN, seperti: bangke hewan yang darahnya ga 
mengalir yang jatuh ke air, sedikit bulu yang najis (yang bukan mugolazoh) 

1. jika najis - pada air yang kurang dari 2 kulah - MUTANAVJIIS, seperti: nyuci luka (darah) di 
ember 

8. jika najis - pada air yang 2 kulah / lebih - tidak berubah- SUCI MENSUCIKAN, seperti: nyuci 
luka di empang 

9. jika najis - pada air yang 2 kulah / lebih - berubah - MUTANAJIIS, seperti: bangke tikus yang 
jatuh di kolam yang 2 kulah/lebih 

(dari kitab Syamsul muniroh, Tagrirotus sadidah, Mughnil muhtaj, dkk) 


Fardhunya mandi : 


1. Niat 

2. Menghilangkan Najis. Fardlu menghilangkan najis hanya khusus dilakukan saat pada tubuh 
orang yang mandi ditemukan najis a'in atau najis hukmiyyah (najis yang hanya cukup sekali 
basuhan untuk menghilangkannya). 

3. Menyiramkan Air 


Pada saat melakukan mandi yang sangat perlu diperhatikan adalah menyiramkan air sampai rata 
ke seluruh tubuh termasuk rambut. Sebab Rasulullah SAW bersabda: 


Ga an ol) sa aa SG, KS Ji Ja Ular pa ay Bj uye 
"Barangsiapa meninggalkan tempat sehelai rambut dari mandi jinabah yang tidak membasuhnya, 
maka dengan begitu akan diberlakukan ini dan itu dari neraka". (HR. Abu Dawud) 


Hadist di atas menunjukkan wajibnya menyiramkan air keseluruh anggota tubuh yang dhahir (luar) 
termasuk membasahi semua rambut kepala atau rambut yang yang lain meskipun lebat. 
Termasuk anggauta bagian luar yang wajib dibasuh adalah: 

- Lubang telinga yang kelihatan dari luar. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(17o8 ) 708 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Lubang farjinya perempuan yang terlihat saat duduk jongkok. 

- Lipat-lipatan organ tubuh. 

- Bagian dalam "kunclup" orang yang belum khitan. 

- Dan bagian dalam dubur (anus) yang kelihatan saat duduk jongkok. 


Syarat air sedikit bisa mensucikan najis bila airnya yang mendatangi najis (menurut pendapat 
yang paling shahih), dalam pertanyaan Mas Adang najisnya mendatangi air, namun dibilasan 
terakhir airnya yang mendatangi najis, berarti sudah cukup. Kalau menurut pendapat lain asal 
dalam mencelupkan najis pada air sedikit tersebut ada tujuan menghilangkan najis, meskipun 
airnya sedikit tetap suci. 
H3 SA mei dil Jila Ula Ul ae Pel mei IE NI 3 VE OS Of Jauli le (eU dyyy bepadan) 
dad Sen omah 
ISP La SSL Iooly el OLS PLS yebo Aalomall AI Jual! SI G3 Gede kas BP IV Lite Y ae oi Jap yag UBI) 
BI ea 
Menurut pendapat yang paling shahih (benar) saat air kurang dua Gullah disyaratkan air yang 
mendatangi najisnya, agar air tidak menjadi najis bila di balik (barang mendatangi najisnya) sebab 
hanya dengan kejatuhan najis air sedikit/kurang dua Gullah bisa langsung najis, menurut pendapat 
yang kedua, pendapatnya Imam Suraij "Hal tersebut tidak disyaratkan, karena bila tujuan saat 
mencelupkan najis pada air sedikit tersebut menghilangkan najis maka dihkumi suci sebagaimana 
bila air yang mendatangi najis berbeda bila masuknya najis pada air tanpa ada tujuan seperti saat 
dijatuhkan angin". | Mughni Al-Muhtaaj 1/86 |. 
AG bb pb dad jd (Ulddl yg) Kalem UI 3 MUI Jani: 
1 — emg sW OY II 00 CU ami IE ea Y HPN 3 YA OLS DJ Kdi J2 (de Tajly SI 0, Ol 
2 — JA jab Aiy cesLogi Jml san) EL Tab Juaiy Ol. 
3 -— ob Jadi bad desy al alel aki IS LAU Ga oya dalang UI oa Ka edar La past aa jg ana VI 
kulon ons sa Pata S3 DIY FS ho A9) yag gong toab ni) clan asa ge Oj . 
IL Se Lai: 
UI Audi 18 3 padi di Lang HAHA gl HASIL Kan UN) gal Ca jl Con UU) 3 Janin SI Ga LI 
Ul 3 OOluai slgiiUy pak! Juki yel ISI 3 lb. 
SAI gay Ton SIN Renon llaby CARA Renonall Ilab 10k klmdll Ulu : (2) Ad Jb. 
GEA AA Y eln ab Ab Ala JI AS 3 ed «Jai el mg HA SI Roma Aan 
dg Anak! Awlomdll AJI 3, 
(2y 300/1: jk », 69-66/1: studi. 
GHUSAALAH (air bekas untuk membersihkan najis/menghilangkan hadats) : 


Menurut Kalangan Madzhab Maliki, Syafi'l dan Hanbali hukumnya suci bila memenuhi sarat : 

1. Bila saat pemakaiannya air yang mendatangi barang (keterangannya sama dengan pertanyaan 
No. 1) 

2. Bila saat berpisah dengan najis airnya tidak berubah dan barang yang disucikan juga sudah 
SUCI 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1709 ) 709 


3. Bila timbangannya tidak bertambah dengan mengukur kadar air yang terserap barang 


Bila tidak memenuhi tiga syarat ini hukumnya NAJIS. Sedang menurut pendapat Kalangan 
Hanafiyah Ghusaalah terbagi menjadi dua macam bagian : Yang dipakai membersihkan najis 
hakiki dan dipakai menghilangkan hadats, Ghusaalah yang dipakai untuk menghilangkan hadats 
(misalnya air bekas wudhu dan mandi wajib) menurut Hanafiyah hukumnya musta'mal tidak dapat 
dipakai untuk berwudhu lagi tetapi menurut pendapat yang kuat masih bisa digunakan untuk 
menghilangkan najis hakiki. Lihat al-badaai' 1/66 dan Rod alMukhtaar 1/300. | Figh al-Islaam wa 
Adillatuh 1/236, 290 |. 


Apakah dengan mensiram air kencing di kamar mandi tersebut sudah di yakini hilang najisnya ?? 
Kalau belum hilang salah satu sifat najisnya (bau, rasa dan warnanya) maka masih najis meskipun 


sudah kering dan akan berpengaruh saat terkena sesuatu yang basah (seperti percikan air bekas 
wudhu). 


Tapi bila saat menyiram kencing mekipun tanpa disikat dalam kamar mandi tersebut sudah tidak 
ada sifat-sifatnya najis lagi, berarti sudah suci dan tidak berpengaruh lagi meski terkena hal yang 


Dp Salem! oeka CSV Ggad “LAST AI BIS AN y SI Ay Lanal (02 Ria Y) Unuilory Ueilby Us md y Ate, Wu 
SP Uelaad Kg ag NO Il mal OLS Of3 LD Gal Ud Tag) aa Oka ya Lab jd on Jl diah jl OLI 
dai 
| Matan Safiinah an-Najaah 1/12 |. 
F0037. KAJIAN FIAIH THAHAROH BAGIAN 2 


B. THOHAROH DARI HADAS 


Bersuci dari hadas ada 2 macam, yaitu : 

1. Bersuci dari hadas kecil : Bersuci dari hadas kecil dengan cara wudlu atau tayamum jika tidak 
mendapaatkan air atau berhalangan menggunakan air karena sakit. 

2. Bersuci dari hadas besar : Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi atau tayamum jika 
tidak mendapaatkan air atau berhalangan menggunakan air karena sakit 


Wudlu dan Tayamum 
a. Wudlu 
Wudlu adalah menggunakan air pada anggota tertentu yang dimulai dengan niat 


Syarat-syarat wudlu : 

1. Islam 

2. Tamyiz (bisa membedakan yang baik dan yang buruk) 

3. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota wudlu 
4. Dengan air yang suci dan mensucikan 


Fardlu wudlu 

1. Niat (dalam hati ketika membasuh muka yang pertama) 

2. Membasuh muka / Wajah 

Batas wajah yaitu memanjang dari tumbuhnya rambut (kebanyakan orang) yaitu 4 jari di atas alis 
kita sampai dagu (ditambah satu jari di bawah dagu untuk menyempurnakannya), dan melebar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1710 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari 2 telinga kanan sampai ke bunga telinga kiri. Diantara semua itu harus terbasuh air, termasuk 
ujung lubang hidung dan ujung kedua mata (kalau ada kotoran harus dihilangkan dahulu), serta 
bagi mereka yang punya kumis, cambang dan jenggot tebal (tidak kelihatan kulitnya dalam jarak 1 
hasta, sekitar 53 cm) maka disunnahkan menyela-nyela dengan tangan yang dibasahi dengan air 
hingga basah. Apabila jenggotnya tipis maka wajib dibasuh dengan air sampai kena kulitnya. 

3. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku 

4. Mengusap sebagian kepala 

5. Membasuh kaki hingga mata kaki 

6. Tertib sesuai urutan diatas. 


Sunnah-sunnah wudlu 


. Membaca Basmallah 

. Membasuh kedua telapak tangan 
. Berkumur-kumur 

. Menghisap air ke dalam hidung 

. Mengusap seluruh kepala 

. Mengusap kedua telinga 

. Mensela-selai jari tangan dan kaki 
. Menigakalikan dalam membasuh 
. Menigakalikan dalam membasuh dan mengusap 
10. Berturut-turut 

11. Berdo'a setelah wudlu 


O DOD NHNOD IPB DN— 


Perkara yang membatalkan wudlu 


1. Keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur 

2. Tidur, kecuali sambil duduk yang metepakan pantatnya. 

3. Hilangnya akal seperti gila, pingsan, dll 

4. Bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahromnya 
5. Menyentuh farji (kubul dan dubur) dengan telapak tangan. 


Lafadz Niat Wudlu : 
IE KN Oi SI PI 
“Aku sengaja berniat wudlu untuk menghilangkan hadas kecil fardlu karena Allah ta'ala” 
Do'a sesudah wudlu: 
Sel en Akan s Sa, AA s Aa ab danny ot lama Dl Aga, duh AN alang AYI dy Ol aga 
nu 
“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya dan aku 
bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Ya Allah, jadikanlah aku 


termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk golongan orang- 
orang yang mensucikan diri. Dan jadikan aku termasuk gologan hambaMu yang sholih”. 


b. Tayamum 


Tayamum adalah menyampaikan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari 
wudlu dan mandi 


Syarat-syarat tayamum 


www.islamuna.info 


THAHARAH (azan ) 711 


1. Berhalangan menggunakan air seperti karena sakit 
2. Telah masuk waktu sholat 

3. Telah berusaha mencari air (bg yang tayamum karena tak ada air) 
4. Menggunakan debu yang suci 

Fardlu tayamum 

1. Niat (dalam hati ketika hendak mengusap wajah) 
2. Mengusap wajah dua kali 

3. Mengusap kedua tangan hingga siku-siku 

4. Tertib 

Sunnah-sunnah tayamum 

1. Mambaca basmallah 

2. Mendahulukan anggota yang kanan 

3. Berturut-turut 

Perkara yang membatalkan tayamum 

1. Segala seuatu yang membatalkan wudlu 


2. Melihat air sebelum sholat 
3. Murtad (keluar dari Islam) 


Lafadz Niat tayamum : 

“Saya berniat tayamum agar diperbolehkan sholat fardlu, fardlu karena Allah ta'ala” 
c. Mandi 

Mandi adalah mengalirkan air secara merata ke seluruh tubuh. 


1. Sebab-sebab mandi 
» Keluar air mani 
» Hubungan suami istri 
» Haidh 
» Nifas (darah yang keluar setelah melahirkan) 
» Wiladah (melahirkan) 
» Mati (kecuali mati syahid) 


2. Rukun/fadlu mandi 
» Niat dalam hati ketika membasuh permulaan bagian tubuh 
» Meratakan air 


3. Sunnah-sunnah mandi 
» Istinjak 
“ Berwudlu 
» Menigakalikan dalam membasuh 
» Menggosok tubuh 
“ Berdo'a setelah mandi 


4. Syarat-syarat mandi dan makruh mandi 
Syarat-syarat mandi dan makruh mandi sama dengan wudlu 


Lafadz Niat mandi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dk A3 Ha aa Pj 35 5 (PM pad s Pa Hand S3 ae 
“TATA CARA TAYAMUM UNTUK PENGGANTI WUDHU DAN PENGGANTI MANDI ADALAH 
SAMA. 


AIR 

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang air sebagai media bersuci. 
0356. Air dalam dua kotak apakah dianggap satu ? 
PERTANYAAN : 


ASSALAMU'ALAIKUM.. Mau tanya Ustadz,, "Kolam wudhu, adakalanya memanjang dengan 
beberapa sekat pemisah dan di tengahnya dibuatkan lubang kecil sebagai penghubung, sehingga 
berbentuk kotak-kotak. Apakah ukuran 2 (dua) gullah / tidaknya dihitung perKotak, karena 
dianggap pisah2 ataukah smuanya dianggap satu tempat ? 


JAWABAN : 
Abdullah Afif 
Berikut ta'bir dalam kitab al Baajuri juz | halaman 36: 
Ud jg II pa Uas SA Upin dl Sx j Oa INN 3S ME Gg 


WA FII MAHAALLI MA'A GUWWATIL ISTTISHAALI BIHAITSU LAU HURRIKA WAAHIDUN 
MINHAA TAHARRUKAN 'ANIIFAN YATAHARRAKU AL AAKHARU WA LAU DHATIFAN 


Dan air tersebut terdapat dalam beberapa tempat dengan kuatnya bertemu, yaitu jika salah satu 
tempat tersebut airnya digerakkan dengan kuat maka air ditempat yang lain ikut bergerak 
meskipun lemah. Wallaahu A'lam. 


0290. Bolehkah Bersuci Memakai Air PAM ? 
PERTANYAAN : 
Vanillamint Sick Walkalone 


Air PAM berbau kaporit apakah termasuk air mutlag (suci & bisa dipakai bersuci) ataukah 
bukan ?? saya jadi ragu pakai air pam.. karena berbau dan rasany sedkit berbeda dengan air dari 
dalam tanah ?? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Air PAM itu Air muthlag. Jadi boleh bersuci dengan air tersebut. Dalam literatur kutubus salaf 
dijelaskan, bahwa air mutaghayyir adalah air yang salah satu sifatnya berubah sampai 
menghilangkan kemutlakan nama air dan hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Kendati demikian, 
masih ada beberapa hal yang perlu ketegasan terkait keterangan diatas. Diantaranya adalah 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1713) 713 


batasan hilang dan tidaknya sebuah kemutlakan nama air. 
Sejauh mana perubahan bisa dikatakan “menghilangkan kemutlakan nama air” ? 


Jawab : Sekira ketika air tercampur dengan sesuatu, bentuk perubahannya banyak dan air tidak 
akan disebut, kecuali dengan sebutan yang mengikat, seperti: air teh, air kuah, air susu, atau 
semacamnya. Berbeda jika perubahannya sedikit. Sehingga hanya disebut dengan air yang 
BERBAU SUSU atau bau teh juga berbau KAPORIT. 


Referensi: 
& adl J3 21 Ae “| 2 ae SI 


#0. 


3 ....9 - rard @ 0.90 - a00 £ 090 0 3 3 — 9 3 ye 0 0 # 3 -80- NA D0 - - 9 ae... £... 
OLI Ag aa ol MIS dg aga Of Gal SG Ah Mg edi S4 dj Lamb jf Lt ai IM pg lali dai IS (JB) 
ne (4 "AA ap S0 0 2 A 251 do 2 o (aa - 23 4, 0. A4. 9 Pa 2.5 Cg. 0 sh 9 0 
ASI SN Ag KS dai gila BUSI Juta Jie Saga Yi pd Tmn BL It DG Agate) Talas OR 

PAR ya 2... KEP Ts 2 Kh 2... 3 5 8 Pan £ 

DI Koydaa Jang coy Gaya sle Nd Jl Las Ad Mina 

AT 3 mo gp Jae Gua Oa 33 


8... 2000 38 0 “Gen 0 . AB 01. 3 30 -  g0. 29. 01,0 Li. -. IS-30 X2 2 0. 
PAUS Aid Any Ri Ol Ky selo Hg Y 3 ABU SENI oya Lagi DI ASI SU mas Ol wali Ku) A4 Sl ab 
. 2 0. 0 0. Aa Pala 2 as . Bon Sa Pa ria GA Ta Peran Pa AA N 4 PP Bag Ken 0 09 rata Ca 0 
of ba mede! Ja Y Sal Ja Mp j WUS OS dandan Ray! oya Jl jl d3 Lg ya Ily JI ls Lada 

HA ray Tali J3 LA JA lan pt pg mah Ie ai ab Il OS 


0738. Ukuran Air Dua Gullah 
PERTANYAAN : 
Adang Sutarman 


Maaf numpang tanya sekalian mslh thoharoh, bahwa dalam mazhab syafi'i tuh kan air yang 2 
gulah itu ukuran kalau 216 liter, pertanyaanya, 1.brp kalau dalam ukuran meter? 2. bagaimana 
dengan air yang kurang dari 2 kulah kemasukan najis tapi ga sampe merubah warna, rasa dan 
bau, sbagaimana kalau dipake bersuci (wudhu/mandi wajib)tuh ga boleh,tapi bisakah kalau dipake 
mandi biasa dan mencuci? atau misal kita mencuci dengan air dalam jolang/ember tanpa diguyur, 
misalnya dengan mencuci pakean itu sampe 3x dengan 3x ganti air dalam jolang tersebut? mksh 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Kadar air dua Gullah menurut beberapa versi Ulama : 
1. Imam Nawawi - -# 55,9 CM - 174,58 Liter 
2. Imam Rofi'i - - 56,1 CM - 176,245 Liter 
3. Ulama Irag - -t 63,4 CM - 255,325 Liter 
4. Mayoritas Ulama - -t 60 CM - 216 Liter 


Air kurang dua Gullah yang kemasukan najis tersebut menjadi najis , baik mengalami perubahan 
atau tidak, dan tidak bisa lagi dipakai untuk : 


1. ROF' ALHADTS - Menghilangkan hadats (besar atau kecil) seperti untuk mandi wajib wajib 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a7aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan wudhu 
2. IZAALATIN NAJIS - Mengangkat barang yang terkena najis.... 


Air tersebut dapat digunakan lagi setelah ditambah dengan air suci lagi hingga menjadi lebih dari 
dua Gullah dan tidak ada perubahan padanya........ 


PERTANYAAN : 
Husin Ba'bud 
Terus bagaimana misal ny orang memakai air yang menjadi najis/mencelumuri najis ap hukum 
nya 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
OS Of Jml Ang Ja So Aa OT IE PUNYI abg A3 Tale Ula gang gemel UI 3 Jantaali Jalil eU, 
bay pia AAS V3 puri Ang Lah 
Cab Legi am aa dy gemu 2 bl Jak Ag Juaiy Ol — Uji 
SU G #logII oya Jb La bliuay el ya Oya La beliual Ang amil Jani 50 Jadi! eU 33 Aap VI — Legal) 
isle 
dl eng BI Ilang aah dah momaakl Ca AI anak Ob og ya OLS OP amel 2 gadi Ie lojlg SU O,S4 ol — Lu, 
Lekikg (go #UYI CI aa Gaka DB dag oya SA Sesi IS) ) 5 pel 3 dale AI eka Aj ya MALAS Lada 2U5 Sa gl 
as ey era adela BT 1 26 Kol Bole AS IL pekama) Code LL apl MY MP UN) 
Sama hukumnya seperti kita memakai barang najis. 


Air bekas cucian najis tersebut sebenarnya bisa menjadi suci dengan syarat : 
1. Air dan najisnya dapat dipisah dan tidak berubah salah satu sifat airnya 
2. Bobot air bekas cucian najis tersebut tidak bertambah dengan mengukur kadar air yang 
terserap pada cucian serta kotorannya 
3. Cara pencuciannya air yang kebarang bukan di balik, berdasarkan hadits riwayat Imam 
Muslim Juz | Kitab Thoharoh 


(| Figh al'Ibaadaat Li Assyaafi'iy 1/52 |. 
Sepanjang tidak yakin itu terperciki najis, tidak masalah..... 
Abas Vj ym Ill 0 BS GE JAS BEJ ya JS dls Ol kadal! Juoly 


Kesimpulan pendapat yang kuat kalau ada kejelasan bahwa busa dan percikan tersebut dari 


kencing maka menjadi najis, kalau tidak ada kejelasan maka suci........ | Fath Aljawaad 59 |. 
1102. CIPRATAN AIR KETIKA KENCING DI SUNGAI 
PERTANYAAN : 


Toni Imam Tontowi 
& Sa, aa « “S3 S Ky Sale LI 
NA ea 
Deskrisi masalah : si Otong kencing di sungai , karena air kencingnya langsung mengarah ke air 


www.islamuna.info 


THAHARAH (a7as ) 715 


sungai maka ada percikan halus yang mengarah kemana mana dan diantaranya ada yang 
mengenai sarungnya. Pertanyaan : termasuk air apakah percikan tadi ? silahkan dibahas pelan- 
pelan.... Allahumma sholli 'alaa sayyidinaa Muhammad 


JAWABAN : 
Hadiro Maut 
Alas K3 elal B0 gl Jgdl pel Kemang PI Lely 
| Tarsyikhul mustafidin 15 |. 
Ghufron Bkl 


Apabila kencing pada air banyak, najis bila percikan itu jelas berubah salah satu sifatnya atau jelas 
berupa kencing. 


DB V4 6 dilan ai pita oya yh Rendi CP ya UI GAS Ol RS ob BP) dia Tab IA dl adl 3 
Li'anah 1 / 32 |. 
1384. AIR YANG TERKENA PERCIKAN AIR MUSTA'MAL 
PERTANYAAN : 
Alex Delfy 


Assalamualaikum, ikut nanya, Apakah air yang musta'mal itu bisa memusta'malkan air yang laen ? 
Terimakasih.. wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 


Tidak ada istilah air musta'mal dapat memusta'malkan air yang lain, karena pengertian air 
musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadats atau najis yang tidak 
mengalami perubahan didalamnya, namun apabila air musta'mal tersebut tercampur dengan air 
lainnya baik airnya kurang atau lebih dari dua Gullah maka hukum air yang tercampuri terdapat 
beberapa pendapat ulama sebagai berikut : 

1. Bila diperkirakan pencampurannya mengakibatkan perubahan maka tidak dapat dipakai 
mensucikan lagi, bila tidak mengalami perubahan masih bisa dipakai mensucikan, ini 
pendapat yang paling shahih 

2. Bila air musta'mal yang mencampuri lebih sedikit maka masih bisa dipakai mensucikan lagi, 
bila lebih banyak atau sepadan maka tidak bisa dipakai mensucikan lagi 

3. Bila air musta'mal yang mencampuri banyak dan membuat perubahan maka tidak dapat 
digunakan bersuci bila sedikit maka masih bisa 


REFERENSI : 
1. Faanah at-Thoolibiin 1/37 (Oleh : Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy dan Dewan Masjid 
Assalaam) 
2. Fath al-Gariib (Oleh : Najih Mabruk) 
3. Raudhatut Tholibiin (Oleh Toni Imam Tontowi dan Dewan Masjid Assalaam) 
4. N-Majmuw'ala Syarh al-Muhadzdzab 1/151 (Oleh Masaji Antoro) 
5. Al-Figh al-Islaam 1/238 (Oleh Masaji Antoro) 
6. Al-Mughni 1/44 (Oleh Masaji Antoro dan Abdullah Afif) 


3 BSN As pang nadi 3 Jamin of, sasa dg Y Land Ulanzulg gl 25 HAN oya las thl Ilang is ol del, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1716 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BIGEYI ya da Jali ola BMA gang FU oya Jmddl Sg Il Ai ya Cab eU Hua Jis Cai Ang Junk 3 yag Lele 
Yara SU Jke Ate SENI s2 Ab Co Ikat oU Sig dori Jual Amy sn 29 Naniann yto. 


Ada empat syarat air bisa dikatakan musta'mal: 
(1) Volume air sedikit (kurang dari dua gullah), 
(2) Sudah pernah digunakan dalam rukun wajib thoharoh, 
(3) sudah terpisah dari anggota, 
(4) tidak ada niat Ightirof (nyiduk:Jawa) ketika memasukkan tangan ke dalam wadah air 
ataupun ketika anggota tubuh menyentuh air. Syarat terakhir ini hanya berlaku dalam konteks 
mandi wajib setelah niat. | Faanah at-Thoolibiin 1/37 |. 


OS Las Alas aw jg op dg akad Ola UI Pada 3 Jani elN pay op pelan pP dani DAD LI al, 
SEN IAI ya Abel gag CE La Ai Aoa pall 2 pomade yag CST petak y eU oya Jymkdl dg yiniy La jae Ay 
SERA op LAS dilan 3 dil jp Le eU Jalil OLS Uoyalis al adlh OS Leon yyeb pd jab Aili dale SU ol GW 
onta d9 WI jA8y dilan sll Gala Le jl Lag PAUL ai OLS Ol dale 2 omah GW pat d OL Jantan! sg Ro Jl 
IIS ae akal OS ly tangal le BL ap Ad gladi AU ye lalle Alya ily Ond yalan yah Kn yab dua DG 
ore dip SSL Jelas miilly 0Ry oke 3 Lay Coboy Ca dis UI Goat Jelas, sial! 


Pembagian yang ketiga adalah suci tapi tidak mensucikan yaitu air musta'mal (air yang telah 
digunkan) untuk menghilangkan hadast atau najis apabila tidak berubah dan timbangannya tidak 
bertambah setelah pisahnya air dari air yang menyerap pada sesuatu yang akan dibasuh dan air 
yang berubah atau dari pembagian ini air yang berubah salah satu sifatnya sebab bercampur 
dengan sesuatu yang suci sekiranya perubahannya dapat mencegah kemutlakan air sehingga air 
menjadi suci tapi tidak mensucikan baik perubahan yang nyata atau perkiraan seperti bercampur 
dengan sesuatu yang sama dengan sifat-sifar air seperti air kembang yang terpisah baunya dan 
air musta'mal, maka jika kemutlakan air tidak tercegah sekiranya perubahan sebab benda suci itu 
sedikit atau sebab sesuatu yang sama sifatnya dengan air kemudian air tersebut tidak berubah 
maka tidak sampai menghilangkan kesucian air tersebut sehingga dapat mensucikan lainnya. 
Dikecualikan dengan ucapan pengarang (air yang bercampur) adalah air yang berdampingan 
dengan benda lain sekiranya dapat dibedakan/dipisahkan, maka air tersebut tetap suci dan 
mensucikan meskipun perubahannya terhitung banyak seperti halnya perubahan sebab sesuatu 
yang bercampur yang airnya tidak mencukupi seperti tanah liat, ganggang, sesuatu yang ada 
ditempatnya air dan tempat mengalirnya air serta perubahan sebab lamanya berdiam diri, maka 
air tersebut suci dan mensucikan. (fath al-Gariib al-Mujiib bab Miyaah). 


Sekai op el Dina! 3 Ai Il Jalil! jf MAS UU Jalar Isl e 3 (pel 1g) — omi Baen oU Rn, 
JA Id mg POP tab Ul le JI Las SUN OLS Ol Lagpusol Oloryd Janiudll elly mud elay 221 JI 

alta giaa PST OS Ol Kelag d el oya Jl SU OS Of Gg eng PALA pa aa Pp Y OS Ol Rao yel ba 
Alb Bea Carla AK oa el OS Of Ida SUN Sia OT UE Jd eradel Jing A1 Tempa Kelluag | Cape y Kakan 
AV HH las, 


Ketika tercampur pada air banyak ataupun sedikit, cairan yang serupa sifatnya dengan air tersebut 
semisal air mawar yang tak berbau lagi dan air tanaman dan AIR MUSTA'MAL maka ada dua 
pendapat : 

1. Pendapat 1 dan Yang shahih jika cairan tersebut DIPERKIRAKAN saat mencampuri 


www.islamuna.info 


THAHARAH (477) 717 


memiliki rasa, warna atau bau dapat merubah dengan perubahan yang dianggap 
(perubahan yang besar) maka terlepaslah ke-tahurannya, dan jika diperkirakan tidak 
berpengaruh maka tidak menghilangkan thahurnya. 

2. Pendapat ke-2, jika cairan tersebut lebih sedikit dari air yang dicampurinya maka tidak 
terpengaruh thahurnya, dan jika cairannya lebih banyak atau setara maka hilang thahurnya. 


Maka pendapat yang shahih boleh menggunakan air tersebut (yang telah tercampur) 

keseluruhannya. Dan giila : Wajib menyisakan air tersebut sebanyak cairan yang mencampuri. 

Dan giila : Jika air tanpa pencampur cukup untuk membasuh bagian yang wajib maka boleh 
menggunakan seluruhnya, dst... | Raudhah at-Thoolibiin 1/3 |. 

#Land Ade erdladI G3) Kal le pelet. may SY Dh Lulus jab Jami Of U,S3 Us. 

Lely) SDE Kisi Ol 03 UAS Tinggal JEg Alay Hala pgeing katy SL JB A3 Lab WS Lb. 

AS BEDA) 39 3) Jetadi lo Ju. 

Aki al ab As. 

Afalan Rul ad II. 


Telah kami (Syafi'iyyah) sebutkan “Hukum air musta'mal itu suci tanpa ada perbedaan pendapat 
(antara kalangan Syafi-iyyah) dan tidak bisa mensucikan menurut pendapat yang kami jadikan 
madzhab, dalam 2 permasalahan ini terdapat diantara Ulama Figh : 
« Muhammad Bin Hasan “Air musta'mal suci seperti madzhab kita (Syafi'iyyah) 
» Pendapat ke dua menghukuminya najis mukhaffafah 
» Pendapat Ulama ketiga menghukuminya najis Mughalladzah. | Al-Majmuu' ala Syarh al- 
Muhadzdzab 1/151 |. 
Hk CA eU oya Kebiley oall Jamil y COLA 
AP JA SITI AS Op sell 3 Ea Je) ya el Y Ika Jay ud ai #aselad Jia Laga oely JS cah Lagu 
ning LAS ig And ama yag Cina JI Aly JI de dB lelell 
Dan dima'fu (diampuni) sedikitnya air musta'mal yang jatuh kedalam air karena baginda nabi 
shallallaahu alaihi wsallam dan para sahabat biasa wudhu dengan air dari gelas, dan mandi 
dengan air dari mangkuk besar, dan baginda nabi bersama “Aisyah sering mandi bersama dalam 
satu wadah air , tangan keduanya saling bergantian didalamnya, saling berkata dengan 
pasangannya “tuangkan untukku..!. Yang semacam ini tentu tidak akan terselamatkan dari 
percikan-percikan dalam air. 
Bila percikan yang jatuh tersebut banyak dan membuat keruh maka tidak boleh bersuci 
memakainya menurut riwayat yang kuat, pendapat ini juga pendapat madzhab syafi'iyyah seperti 
yang telah kami jelaskan dimuka. | Al-Figh al-Islaam 1/238 |. 
G3 oya ai Lonya Jen JI MA JB pgn 01 Glen JW 0 pang PA Mein slesUl 3 SI OS Oli kas 
oa Biyaany ya Junita OS pel 3 dala AI Ula Cai OT (Sy) Ay Oi ya Ogah JI TE ya Ojo NS AI 
Ha Y Il Jing I dil lal Jia Lain Al JS Lagadal Silat Amel eU oya Rebifley ya Junikly Cromadl Al Upah denda 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1718 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ohg air Janti ASI OS Of AI Kolosal JB Calg di SA Aa gia PE SI AS ly el 3 ia Febi uya 
NN Up IKEA 
PASAL : BILA AIR KEJATUHAN AIR MUSTA'MAL 


Dan bila air kejatuhan air musta'mal maka dima'fu (diampuni) sedikitnya air yang jatuh.... Baginda 
nabi shallallaahu alaihi wsallam dan para sahabat biasa wudhu dengan air dari gelas, dan mandi 
dengan air dari mangkuk besar, dan baginda nabi bersama 'Aisyah sering mandi bersama dalam 
satu wadah air , tangan keduanya saling bergantian didalamnya, saling berkata dengan 
pasangannya “tuangkan untukku..!. Yang semacam ini tentu tidak akan terselamatkan dari 
percikan-percikan dalam air. Bila percikan yang jatuh tersebut banyak dan membuat keruh maka 
tidak boleh bersuci memakainya menurut riwayat yang kuat. 


Para Ashab as-Syafi'i berkata : “BILA AIR MUSTA'MALNYA YANG LEBIH BANYAK MAKA 
DILARANG (BERSUCI DENGANNYA), BILA LEBIH SEDIKIT MAKA TIDAK DILARANG”. | Al- 
Mughni 1/44 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/352664961422985/ 

1517. DEFINISI OOYYID LAZIM DAN CONTOHNYA 
PERTANYAAN : 

Jenxkol Ngora 


Assalmualaikum, apa yang di maksud tentang koid lajim dan cotoh nya air yang masuk ke pada 
koid lajim itu air apa,,,,,,terima kasih,, 


JAWABAN : 
2 Kang As'ad 


Gayid lazim yah maksdnya ? Disebut air muthlak adalah air yang tidak tergoayyidi dengan gayyid 
lazim (air yang tidak disebut dengan penyebutan yang permanen), penyebutan air menjadi 
permanen'/tetap (tergayyidi lazim) dikarenakan adanya benda lain yang mencampuri, seperti air 
yang dicampur dengan teh akan berubah nama menjadi air teh, air yang dicampur kopi akan 
berubah nama menjadi air kopi, air yang dicampur susu akan berubah nama menjadi air susu, 
demikian seterusnya. Penyebutan ini tidak akan berubah meskipun air teh yang semula diletakkan 
di kendi kemudian dituangkan ke gelas, namanya tetap disebut sebagai air teh, dan seterusnya. 
Air semacam ini (yang sudah tidak mutlak lagi) tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti untuk 
wudlu, mandi, ataupun menghilangkan najis. (Lihat, Hasyiah al-Bajjuri juz 1 hlm 40-41) 


Gayyid yang tidak merubah status kemuthlakan air sehingga bisa dipakai untuk bersuci adalah 
gayyid munfik, yaitu penyebutan air yang disandarkan pada wadah atau tempat air. Contohnya 
adalah air laut, disebut sebagai air laut karena air tersebut letaknya di laut dan ketika sudah 
dipindahkan ke dalam kendi (wadah air) maka namanya akan berubah menjadi air kendi, 
dimasukkan ke jeding menjadi air jading, dan demikian seterusnya. 


2 Jenxkol Ngora 


Kang as'ad@bukannya contoh yng di atas mah contoh air yang masuk ke koyid yng tdinya Izim 
jadi munfik,,nah ini mah yang tidak bisa munfik,,,,,, 


2 Kang As'ad 
Air yang tergayyidi lazim contohnya adalah air muthlak yang dicampuri teh, maka ia akan menjadi 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4719) 719 


air teh. air muthlak dicampuri kopi, mka akan menjadi air kopi, dst. Air yang tergayyidi dengn 
gayyid munfik contohnya adalah disebut air laut karena tempatnya dilaut, disebut air kendi karena 
wadahnya di kendi, disebut air botol karena wadahnya dibotol, di sebut air jeding karena 
wadahnya di jeding, dst....gayyid munfik semacam ini tidak permanen, dan tidak berpengaruh atas 
kemuthlakan air sehingga tetap bisa digunakan unuk thohaaroh. 


2 Abdullah Afif 
Mungkin yang dikehendaki saa'il : Air yang masuk dalam gayyid laazim (yaitu MAA'UN GHAIRU 
MUTHLAA). misalnya: 
Ai sela 
MAA'UL BITHTHIIKH (air buah semangka), dimanapun berada tetap dinamakan air buah 
semangka. Adapun air yang tidak masuk gayyid laazim misalnya: 
pdl el 


MAA UL BI'RI (air sumur), ketika sudah ditimba dan dimasukkan ke kolam maka dinamakan air 
kolam...dst. WallaahuA'lam 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/408985715790909/ 

1739. MENGGUNAKAN AIR MUSTA'MAL UNTUK BERSUCI 
PERTANYAAN : 

Amri Ahmad 


Assalamu'alaikum... Salam Ta'dzim, Semoga Allah SWT selalu mengucurkan Rahmat dan 
HidayahNya kepada Sedulur PISS-KTB Semua dan Jajaran Dewan Asatidz/zh dengan limpahan 
Sehat dan Luapan Rizgi yang Halal lagi berkah... Aamiin... KRONOLOGI : musim kemarau yang 
sudah berjalan ini membuat sebagian daerah (bisa di liat di media, ex: purwodadi / grobogan, 
Mblora ... dll) mengalami kesulitan dalam mencari air yang suci dan mensucikan (mutlak).pada 
kasus tertentu untuk istinjaa' (bersuci dari hadas BAB), bolehkah si Fulan memakai Air bekas 
Wudlu (musta'mal) untuk bersuci ??? silahkan poro sedulur dan dewan Asatidz/zh memberikan 
pencerahan kepada kami... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Bisa disiasati dengan menampung air mustakmal agar mencapai lebih dari dua kulah.kalo dalam 
bak mandi kan g usah dikumpulkan otomatis udah terkumpul.sisa basuhan muka tangan dll akan 
kembali dalam bak mandi. 


PA Ah Ai mua 3 Sg JB Tekad dilantai laa Jamal OL ) Aly midi 3 EL pr (226) 
dlam A1 SA le Ag Gabe 3 ae ISU Us. 

Jelly dalami 2 ga gg ASN Rail And ( Lgi Ja ) dad III Alai SAB S (Bole 2 B3 Jess) 

As Ja 6d Iyyelatd eU ALAN pem jliat 3 anta! graf eat AI by Telo OY (MA 3 oyab ) O yaa 

din 3 ob Mega 4 Bola ae AN oyeb daik Api BY) 3 eU Ino o yel sil “ap aa dai 
ole Bolelal! Jis 3 Junsu! Of map Ily € nba Ora Lnas Juadill Oya Joni de 224 Lag A4 Bold K1 Kala. all 
oseb dl d3 SW lil SY oya pb MASA Ae ya pelemki Lenny Joel Rendi Ap Call La BI EA € yel dea 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1720 ) 720 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IL Tom Ap Yg Yel Sa Plain MY UU Gp SAN SI gb ob Lal ed Candi da Li Lag Bola Gaal Lelud OY 

LS (TPG ooh ri Ad) AAA le Jani! (GA OP) UG Ralemdl 3 Janti! Glaag 4 png oya Ia yaa 
Te ek klau aj. 

Wallaahu A'laamu Bis Showaab 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/445245392164941/ 

1751. BERSUCI MENGGUNAKAN AIR YANG TERCAMPUR 
BANGKAI IKAN 
PERTANYAAN : 
Mad Rose 


Assalamu'alaikum, mau tanya bila air sumur sedikit berbau "bangkai" tapi sumbernya 
penyebabnya setelah dicari tidak ditemukan, apakah masih boleh buat bersuci ? Andaikan 
penyebabnya baunya dari bangkai ikan, apakah masih boleh ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Bila karena bangkai ikan yang terendam dalam air meskipun mengakibatkan perubahan secara 
menyeluruh tidak mampu mengurangi nilai kemutlakan air, karena bangkai ikan tersebut 
hukumnya suci, namun bila ada juz dari pada bangkai ikan yang terpisah dan tercampur serta 
berdampak terhadap perubahan air, maka air tersebut hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. 


SU Jah Upale mil Jl Ria KS Upah Jorgd Upah Ui Gema Opi eka dg Ola pa 2 Jl jual S4 (SO Jasa ph 
slr Upin Jumia | Ol mm Y jalak piilly 3 ato Clasadl Risa OY 3 olelell oseil Ja AI Of Olly Gamea jl jalb 
209 2 JUS Andi) dala SU puma GNU pat LL sdh FS Ol gebomi3 VI) yE Oni UY o yel ye Odi SUN JIE 

5 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/44981413170806 7! 

1806. HUKUM AIR YANG BERUBAH KARENA ASHLUL 
KHILOAOH 

PERTANYAAN : 

Baitul Ang Ois 


Najis / sucikah air sumber yang rasanya pahit dan baunya tidak sedap dan warna hitam, Namun 
air tersebut adalah aslul khilgoti (asli dalam kejadiannya) ? 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
hn all el lo 250 22 1 up Le Il 3 many Gods Lada 


- Igo 0 301 0 -— 0 3 - 0g 0... 230 - 4 0x. - 3 - Ro. 130 — 3 01 — 3 - 380. 38 32 
Td saia Lag nami is mar JI gag (alah San Y Lag Sally Alah "Sea Lag palm Jang) H3 


£...9 LO go. #... 8. 0 £ Lo. .o.W# goo. - - g8- 0 - 20 0, 8 0-9 
La few Lala Sl Uyalema DG AB sega Of poly SN Cara 3) Kang Ilbadi eKE) AAS seal cell 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4721 ) 721 


AM Jami Maaf AG 
2? Abdullah Afif 


Tidak apa-apa, masih suci dan mensucikan, karena masuk air muthlag, dalam fat-hul Mu'in / 
Hamisy I'anah 1/30 : 


Kay) cahita Ebonby Unb 3L oya Ohy Oia BLS MS Gahtan Y La dit ob ling 


2 Mbah Cemeng 
AI Leon! Jet oya si Pia Il ad an OP II ab elo Tie SI IE PN Selai ya Jp Ul 


8 ye ab al de 

KAN MASIH KATAGORI AIR MUTHLAO... 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/455200327836114/ 
1833. KATEGORI AIR MUSYAMMAS 
PERTANYAAN : 
& Alvin Hadi 
Diskusi serius.. dalam kitab mukhtasor al muzani: 

Alor dg peda) el yaah Cpaan HE) puma gi jon all lela mie AA gas JS (sal JB) 


mohon penjelasan lafadz : 


pe ab 
maksudnya dipanaskan dengan sendirinya / matahari atau dipanaskan dengan Api...? 
JAWABAN : 
£ Abdullah Afif 
Dalam kitab Al Haawi lil Maawardi 1/39-41 
Had gta pi st gai Kop Met Pop NU SS jan yee F3 : D5 ga Je situs 


2 00 9 Bo 30 0-4 0-0 LI o-0 @- 30 -- . ca. “ 38.9 m2. BD. 0. 9-3 32. gg 
Ami JUL tamah aa SAI 3 Uepo 3 ayal Cet Ja Las? " Yilor Ag pedal g € lgu Cpuaaa pi Cpma "Ab Lal 
AN Lo, - 9. Lo. ko, Ao. Pata 2 0. - 9 
0) Ka onani) 01K JP pama! Ol ambil al 
- - @-0 0-23 ag 3 - d0- “ 30,- ) La... ge M2 3 020 Pa - da 9 - 
22 Maa ap yan Ol Uya Lal «gama ab Kiy Lay KA JL Uma Ol I yag € dalm me il Je ol: G 


. . 
A0. 3 GD . 30. 3g 


day panel Gn Ol gt 04 Uu ata 5 Dalang lost 9 0 pegi 13 Mikat oLadi Al Hoang DUS dara 
En AN AN 

AB alam BEM La dana Thalia Jl) € dls Aya Wil an GAN Me Kd Alat ja LL tai KG Ud 
Sunatan 151 lb Ady IE LS WII 0 Ka Uno BUS) « Ilantal Ku 


Intinya yang dikehendaki dengan: 


adalah : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1722 ) 722 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallaahu A'lam 
£ Mazz Rofii 
Tetep suci ! dan bisa digunakan bersuci 
aan ge da el Die Lae IS gi AN ay LI JB 3 Ala (BO IL SI 3 


Sl and (Pena P9 PA £ 


Poin/inti : 
An all, 
& Mbah Singo Dimejo 
Sedikit tambahan untuk kemakruhan air 
ai 


mutlak baik itu sengaja dipanaskan ataupun terpapar dengan sendirinya : 
IN TA C3 dl aa! 4 hal 69 


DB OST el yang 4 Cnsadat, png OT Ako Ol: JBL Gde log OLES IE LAS andal ditata La csi (me) Laga (OS) 
SIN dig ga ol yaa Odi 3 dika ya BabS Sal AMI Ja dil GUA SY pg al OLS Lao Laila jg IS pl 
oa Ala AS din cal Ol 6 Kama ah Se lal OST el ya 4 Kajiy ISIS apk jl ajleb 3 Dad 3 Alamin OI Dj 
2ne3 AI 2 MIS GB BPN) BN GUS ppt yag Ad Hilal Ah SUS Jail (3 SP 6 old # Lal oya ad ia el « 
Ala ola Gaib met Bala Kanit Lip AI ay Ale Ol) Gayo UAS Ba jl oly Sl ory pa Mas yag 

Pl bp BP el Ud VJ ag 


fokus : 
YA day aset 2 yan 
Link http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 


bk no-25&ID- A8idiromz 31&idto-85&bookid-25&startno-6 


Walaupun kena matahari seharian tapi kalau tetep dingin (karena saking banyaknya air) maka 
tidak masuk dalam kategori air musyammas, kitab nihayah 1 : 70 : 


Oka 3 PP Rae el rd SUYI oya Jadi En Ai penadl Ash 3 OT ymodadl Jay 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/465694873453326/ 
1861. PENGOLAHAN AIR MUTANAJJIS DENGAN 
RESERVE OSMOSIS 
PERTANYAAN : 
Novri Al Hadzami 


Assalamu'alaikum wr.wb... Baru-baru ini banyak hotel & apartemen memakai sistem pengairan 
yang disebut "reverse osmosis" yaitu pengolahan air kotor, tinja dan sebagainya yang disaring / 
difiter kotorannya hingga air itu terlihat menjadi bersih. Bagamana kedudukan air tersebut ?? 
silahkan di-share.. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1723 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 


Wa'alaikumussaalaam warahmatullaah. Air mutanajjis. Bagaimana jika air mutanajjis tersebut 
dikumpulkan sehingga menjadi dua kulah atau lebih, dan air tersebut sudah hilang warna, rasa 
dan bau najisnya, asalkan hilang dengan sendirinya... Bukankah air tersebut menjadi suci ? 
dalam Fat hul Wahhaab / hamisy hasyiyah Jamal 1/42-43 : 


Ab) OB SUII y din dee IPS Ig AI pai (el ay ESA JS ena Yi (mkin) Serai mb (0 JI OP) 
BOLA pelan V8 Joey AI Lena LP pi Linn J5 ISI Lal Lakalor ya 3S Yee ISL apk3 dyS pay V4 c memdll Ale sad 
ab pki Yg 2 Lino Ob atwloail US oa janet ly sad oi 


Anapun tetkalane ilang opo owah kanthi kadriyo ( dengan apa yang bisa dilihat panca indera ) 
kelawan liyane karone ilang dewe utowo dicemplungi banyu liyo, contone minyak misik, lebu Ian 
cukak, mongko banyu mau ora biso suci kerono ono kemamangan opotoh owahe banyu bener2 
ilang utowo ketutup, malah menurut zhahire owahe banyu ketutup ( maksudnya berubahnya air 
masih tertutup dengan adanya minyak wangi/debu/cuka, misalnya bau najis tertutup dengan bau 
minyyak wangi ), Mongko lamun wis bening opo banyu, lan ora ono owah, mongko suci opo 
banyu. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Karena sumber air bersih dari tahun ke tahun semakin langka, maka digunakanlah berbagai 
metode untuk memperoleh air bersih dan memenuhi standar kesehatan. Salah satu caranya 
adalah dengan menggunakan metode Reserve Osmosis atau yang dikenal dengan istilah osmosis 
terbalik yaitu proses penyaringan berbagai zat dari suatu larutan dengan menambahkan tekanan 
ketika larutan tersebut berada di membran penyaring. 

Walhasil zat-zat yang berbaur dengan larutan seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida dan 
metana yang mempengaruhi rasa dan bau dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Selain itu partikel- 
partikel mineral yang terlarut seperti besi, mangan dll akan teroksidasi secara cepat membentuk 
endapan. Larutan yang sudah jernih tadi akan kembali disaring untuk ke-2 atau ke-3 kalinya untuk 
menghasilkan hasil yang optimal. Dari hasil pengolahan tersebut terciptalah suatu air yang jernih, 
higienis, dan tidak berbau. 

Dalam tinjauan figih air yang sudah kembali murni ini, dalam artian tidak berasa, berbau dan 
berwarna maka dihukumi suci sehingga boleh dikonsumsi ataupun digunakan untuk bersuci. 


er SI Cb Apn JH ab NAS OH Ilahi ary IN SI GUI Se 06 Ji) seb 4 MY yel ULo Ob 
gem as say A3 reda 

"Apabila air menjadi jernih dan tidak berubah sama sekali maka sucilah air itu, yang dimaksud 
jernih adalah bahwa bau misik atau warna tanah atau rasa cuka telah hilang, dan yang dimaksud 


suci yakni hukumnya suci lantaran 'illat kenajisan telah tiada". (Ket. Hasyiyah albujairimi juz 1 
hal.26). 


Ky La BUSI OS lg AL el oya JS be ml 3 3 SI Ag Jah AI Ah Gd y sUI Sllo ISL dil Juolll 
Y df oss As 


"Kesimpulan bahwa apabila air menjad jernih dan di dalamnya tidak tersisa kekeruhan yang 
menimbulkan keraguan mengenai hilangnya perubahan air,maka masing-masing air dan tanah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1722 ) 724 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menjadi suci baik air yang tersisa setelah penyerapan mencapai 2 kulah atau tidak". (Ket. 
Hasyiyah aljamal juz 1 hal 42). 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/418940954795385/ 


1989. TEORI TURUNNYA AIR HUJAN MENURUT FIOIH 
PERTANYAAN 
Bayou Nur Bayou 


As-salaamu "Alaikum. Kalau tidak salah pernah baca dalam Bajuri Ibnu @osim Juz 1 tentang 
masalah air yang turun dari langit adalah air laut yang menguap naik ke atas karena sinar 
matahari, itu adalh i'itigod mutazilah... Jika itu benar, lalu bagaimana dengan teori IPA dalam 
pelajaran sekolah, meski tak wajib mengitigodkannya tapi jika di I'itigodkan dan tidak sesuai 
dengan pandangan agama sebenarnya mungkin saja bisa jatuh kufur... Mohon 
penjelasannya... Terima kasih 
JAWABAN 
Khodim Piss-ktb II 
Wa'alaikum salam. Berikut ta'bir dari al-Bajuri 

ya Jt CU spatial da Ijah pang HER pi ga din Sp pel padi H dja bal Of JA 

S jadi MS ag Le KB AS #Lu Ora" Aa AT OLI LA Si: 

"Pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya awan bergerak turun di lautan yang asin, lalu 
menciduk air laut sebagaimana spons, lalu naik ke atas dan terperas sehingga turunlah hujan, 
lantas angin mengikis awan itu dan akhirnya hilang terurai, maka hal itu adalah persangkaan 
orang Arab. Dalam syair dikatakan: Mereka minum dari air laut lalu bergerak naik, ini merupakan 
ucapan kaum mu'tazillah." (Hasyiyah al-Bajuri, 1/34). 


Kaum mu'tazillah di era tersebut berteori bahwa air hujan berasal dari awan yang melandai turun 
ke laut, menyerap airnya, dan naik lagi hingga tiba masanya turun hujan. Ini jelas berbeda dengan 
teori ilmu alam sekarang yang menyatakan hujan berasal dari kumpulan partikel air yang naik ke 
atas akibat perbedaan tekanan udara dan membentuk awan. Teori tersebut sudah diakui dan 
dikutipkan oleh ar-Razi ketika mengkaji ayat 'wa anzala minas sama-i ma-an'. 
BA oya Wp UE lan Ob SAS AI na y lali oya Ball Sg eat (SU sa ya Uglod Op 3 II jadi 
oa Ag 2 JA ya SUS, Lgolasorl ang Jjiy d adl Kemang Ill ment Sl gb ya Bo JUSI Kila I) Aoa LI ya 
Of Ugal eLamad! ya Ji AR Hlonudl ya Ji IUP slr ygd le” La J3 Un pamad gler Coat” UE) paul Ol: Lanal : 0 y0r3 
pelat) duta ya AI Ja ot: LE, (5 MAN aya JAN AI PI Gas oa BJ ENI SG 3 UYA 
C3 4 Sbd Il eka! ya Sija Jis Of Kemah Slenaddi ya Spa WVS aa dil Like II € slama oya Jeli Iya Ika ai 
PI Ola, 
"Pertanyaan ketiga: firman Allah 'dan Dia menurunkan air (hujan| dari langit" menuntut 
pemahaman turunnya hujan berasal dari langit padahal faktanya tidak demikian. Mengingat hujan 


timbul dari uap air yang naik dari bumi dan terus membumbung sampai pada lapisan udara yang 
dingin, lalu membentuk kumpulan akibat suhu dingin tadi, dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. 


Jawaban bisa dari beberapa sisi: 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1725 


Pertama, bahwa langit dinamakan sama-u (langit) dikarenakan tingginya. Maka semua yang di 
atasmu dinamakan langit. Ketika diungkapkan hujan turun dari awan maka boleh juga 
diungkapkan hujan turun dari langit. 


Kedua, bahwa faktor yang menggerakkan partikel basah dari sari bumi sebenarnya adalah partikel 
basah 'air yang Dia turunkan dari langit" (perbedaan tekanan udara, pen|.Ketiga, bahwa maha 
benar firman Allah sementara Allah telah berfirman tentang turunnya air dari langit. Ketika kita 
sudah tahu bahwa hujan turun dari awan maka menjadi ketetapan untuk dikatakan hujan turun 
dari langit ke awan, dari awan ke bumi.". (Tafsir Fakhrur Razi, 1/266). Wallahu a'lam. 


Link Asal : 

2020. STATUS HUKUM DARI AIR BASUHAN NAJIS 
HUKMIYAH 

PERTANYAAN : 

Toni Imam Tontowi 


Assalaaamu'alaikum, numpang tanya gan, Apa status hukum dari air basuhan najis hukmiyyah ? 
a. najis atau b. musta'mal. contoh gampang : kalau kita dilantai ada najis hukmiyyah maka cara 
menyucikannya adalah dengan menyiramkan air ke najis tadi, satu kali saja sudah cukup, nah ..... 
air itu statusnya najis atau musta'mal ? ibaroh pendahuluan / umpan pertama : 


Jaatis Y4 Rene gas ya ay Tol Jabal UN OS ena LABA, HAB 3 dad ASI BA II Aa ASIA ami Ul, 
SS 
Hawasyi Asysyarwani , marji'ul akbar 
umpan kedua : 
PLP 3 Ala El all P3 BLS LSI JS Raala SAI Up pil y kaomall OS de sll co Ip 
oa Oh Jia Yg del Rela 3 King 2 “pinang AB OS Yaa JSI JS ai Laba USA elu pal) 
BIL ema 3 peda Al da gol pil & omah Kalem OA seb JL Ie Ako yoy JI NS Jatey Bold ola Lol 
ME Ki Tail AL Jay Jab re SAN AL oya KY Gbey ja Lagi Lan Ii DIA ab ya CU Gr AS) cdi Jp 
SS ya TIP Da NB Any HaYI 3 TON JEY PU HE Jb dong dil $ yemal 3 JB SI ra al 
H Oky syal (3 padi BS Lea Gak Go SI EN ai na) Tlp ASI Kalem mah! al (M3 sang Ia Ga 
ky UI Old Sr yy OPSI 3 UlbesaYI de PAN Of Spg At ab eng Aan BAN OS SUYI 3Y Ad G3 
DN Lae. 
Hawasyi Asysyarwani bab najasah / najis hukmiyyah, marji'ul akbar 
JAWABAN : 
Arwan 
Hi BI 3 3 ai La 11 5) 
An diy aja da eka Ol SBU Il Mba dh (dn UN yan) omi Cole 28) demi G CA) SIM ml (3) 
SU oya Joamki! Ag isi La jas Any US Las Wlasil 


Pembagian air yang ketiga adalah air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci (tidak mensucikan), yakni 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1726 ) 726 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


air musta'mal, yaitu air bekas basuhan hadats dan air bekas untuk menghilangkan najis jika tidak 
berubah sifatnya, dan tidak bertambah timbangannya / volumenya. | Fat-hul @orib halaman 5 |. 
Link Asal : 

fb.com/groups/piss.ktb/487071524648994/ 


2070. PERBEDAAN MUKHALIT DAN MUJAWIR 
PERTANYAAN : 

Nina Sayyidatul Hamidah 

Assalamu'alaikum. Perbedaan air mukhalit dan mujawir itu apa ? Dan seperti apa contohnya ? 
JAWABAN : 

2 Kang As'ad 


Air yang telah berubah salah satu sifatnya yaitu: rasa, warna, dan bau. Air ini disebut dengan air 
Mutaghyyir. Berdasarkan sebabnya, air muthaghayyir dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 


a. Mutaghayyir bi al-mukhalith. Yaitu air yang berubah sifat-sifatnya sebab bercampur dengan 
benda suci lainnya hingga mempengaruhi terhadap nama dan statusnya, semisal air kopi, teh, 
sirup, Susu, dll. 

b. Mutaghayyir bi al-mujawir. Yaitu, air yang berubah sifat-sifatnya sebab terpengaruh benda lain 
yang ada disekitarnya. Contohnya adalah air yang berdekatan dengan bunga mawar sehingga 
tercium aroma mawar pada air tersebut. 

c. Mutaghayyir bi ath-thuli al-muktsi. Yaitu air yang berubah sifat-sifatnya sebab terlalu lama diam. 
Seperti air kolam yang tidak pernah digunakan oleh seseorang sehingga berubah sifatnya. 

Di antara ketiga jenis air muthaghayyir tersebut hanya dua yang bisa digunakan untuk bersuci 
yaitu air mutaghayyir bi al-mujawir dan mutaghayyir bi ath-thuli al-muktsi. Dan yang tidak bisa 
digunakan untuk bersuci adalah air mutaghayyir bi al-mukhalith. 


2 Alie Sibawaih 
Jeeill ya L: ye , 


Artinya mukholit adalah benda yang bercampur dengan air itu tdak bisa dipisahkan lagi sehingga 
mnjadi air murni kembali, contoh air yang dicmpur kopi, kalao mujawir benda yang bercmpur 
dengan air itu bisa dipisahkan kembali sehingga bisa menjadi air murni kembali, contoh air yang 
dicampur debu, cukup diheningkan beberapa menit debu akan mngendap nah itu dinamakan 
mujawir, lihat bajuri juz 1. 


2 Alif Jum'an Azend 


Sebetulnya tidak ada istilah air mukhalit dan mujawir, adanya air mutaghoyyir sebab mukholit atau 
mujawwir. 


Mukholit - sesuatu yang mencampuri / terlarut dalam air ( solute ) sehingga sulit dipisah/ 
dibedakan mana air mana zat yang mencampuri nya... Contoh : garam, gula pasir, pewarna, 
SUSU.. 


Mujawir - sesuatu yang mencampuri air namun tidak melarut / menyatu sehingga mungkin untuk 
dipisahkan dari air dengan mudah. Contoh : batu, tanah, kayu, minyak, lumut, ganggang... 


Jika mukholit dan mujawir nya najis, maka air sedikit ( kurang dari dua kulah ) menjadi mutanajis, 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1727 ) 121 


sedang air banyak ( dua kulah atau lebih ) juga mutanajis jika mengalami perubahan (warna, bau 
atau rasanya ). Jadi nggak sah untuk bersuci... 


Jika mukholit dan mujawir itu suci, maka air menjadi suci tapi tak mensucikan ( thohir ghoiru 
muthohir ) jika hilang kemutlakan air tersebut, contoh setelah kecampuran air tersebut menjadi 
disebut air kopi, air teh, air sabun misalnya... Berbeda Jika misalnya air tercampur kopi tapi airnya 
tak sampai dinamai air kopi, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci.. 


Mukholit dan mujawir alami ( misal tanah, lumut, pasir, ganggang, daun ) yang sulit dihindari 
hingga bisa merubah air, maka tidak mengapa... 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/471228206233326/ 

2300. KESUCIAN AIR BEKAS JILATAN KUCING 

PERTANYAAN : 


Opick Syahreza 
Assalamualaikum, Ustadz... Mau tanya kan saya mau minum terus airnya dijilatin sama kucing 
apakah airnya najis.. Mohon pnjisnya dan ibarohnya wasalamualaikum 


JAWABAN : 


2 Ayda Az-zahra 
Wa'alaikumsalam. Kalangan Syafi'iyyah dan para pakar fugaha lainnya membolehkannya kecuali 
menurut Imam Abu Hanifah 


Kab Te glo 33 gl paUb Olga 29 ebais elekA alay ST gl dajeb lag SUV 3 AL yag jaga Ol OP (CA) 
CA elag OLy ALEIy € Lena mady Jek JA oya Sbb maan aja NIS y 0g S0 ab jab BAN yua OI Larang 
Pase pg ajally ASI Yi ag KA mb Alb 0g mamah pia USU ay ISU Ol yl lag 
(| SUB BAHASAN | “Yang dimaksud dalam bahasan para ulama Figh dengan Air bekas binatang” 
adalah air yang tersisa dalam sebuah wadah setelah dibuat minum atau makan binatang. Sedang 
pengertian Air bekas binatang suci atau najis adalah bekas air liurnya. 
Dalam Madzhab kami (Syafi'iyyah) menilai bahwa air bekas kucing suci dan tidak makruh 
demikian juga air bekas semua binatang-binatang lainnya seperti kuda, keledai, binatang buas, 
tikus dan binatang lainnya baik yang boleh dimakan dagingnya atau tidak maka air bekas dan 


keringatnya hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan binatang peranakannya.| Al-Majmuu' Ala 
Syarh al-Muhadzdzab 1/173 |. 


apr) Cl US celaka Uu dal Gita Ilang TPS pd Lahan OT el ya «ab YI ye 214 #2 Abd, AI J8 
em NY ya 1 elg Ale AI Lon . 

Ag Ip Aja pk ee JST fan Ol de padi Jai ai Hadi al JUAL pall IN Ol yel pa — 2. 
dana YY Ga Pa Aaj JL LA Hoa plg SBS ANN Dliba aya LayEy Lag saly JI, Al apa — 3 
Pet Jet Op Log LS CA fa emo OS dil Ai UTY) Kou Rekom ya lali Jal ST. 


Berkata Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah : 
1. Air bekas anak adam hukumnya suci baik ia muslim atau non muslim dan yang demikian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1728 ) 728 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


disepakati diantara para ulama seperti yang telah kami terangkan berdasarkan hadits nabi 
Saw. “Orang mukmin tidak menajiskan”. 

2. Air bekas hewan yang halal dimakan dagingnya hukumnya juga suci, Ibn Mundzir berkata 
“Para pakar ilmu sepakat bahwa air bekas hewan yang halal dimakan dagingnya boleh 
diminum dan digunakan untuk wudhu”. 

3. Air bekas kucing,tikus dan sebagainya seperti ular hukumnya suci boleh diminum dan 
digunakan untuk wudhu dan tidak makruh menurut mayoritas pakar ilmu dari para shahabat 
nabi dan para tabi'in kecualimenurut Imam Ibu Hanifah yang memakruhkan wudhu 
menggunakan air bekas kucing. | Al-Figh al-Islaam 1/245 |. Wallaahu A'lam. 

LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/571080842914728 


2387. SAHKAH BERWUDHU DENGAN AIR DARI AC (AIR 
CONDITIONER) 

PERTANYAAN : 

Alkannas Sadja 

Assalamualaikum.... Prtanyaan titipan. Air dari pembuangan AC bisa buat berwudhu kah ?? 
JAWABAN : 

Ghufron Bkl 


Kalo air AC tersebut air yang di bawa udara maka suci dan mensuci bila memenuhi syarat- 
syaratnya air muthlag, karena termasuk : 


NINA Go ARIE Jae ya SAS Rio El SN 0 deli ye Jj Tpi 
kalo air tersebut murni timbul dari AC maka tidak bisa mensucikan. 
He apa do eU Ab ya Paul ji DU yag Jais Alb UIN Olah SU Glen oa selai ae 
pp Na ale oya Hail jAUD ya Tpi La Gattag —lagB 3 Jab 3 Feet yA JS) MBS Alb Lama ya passl 
Yo 1/TY GBI 3 Ab Y seb Mb sel aa dan jl 
Wallohu a'lam 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/592155324140613 


2531. KESUNNAHAN MENUTUP WADAH TEMPAT AIR 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum mau tanya, 

1. apakah benar kesunahan menutupi gelas minum jika mau menghidangkan ? 

2. nah kalau di walimahan yang tamu nya bnyak dan tidak mencukupi tutupnya bagaimana ? 
soalnya biasanya pake teh manis. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1729 ) 729 


Wa'alaikum salam, Baru menemukan ini : 
NIVEN UI Tile| “ale ya 232 yaaa Po NI daa Of) Jalil oya Rela Jah OlnaI IS Of ata 3 


Dan disunnatkan mencegah anak-anak pada awal waktu malam ( mencegah anak-anak dari 
keluar rumah ) dan menutupi wadah-wadah walaupun hanya dengan umpamanya batang yang 
dihalangkan di atasnya. 


Pemahaman saya kalau melihat ta'bir yang dibawa oleh gus MEDIE tentang faedahnya menutup 
wadah, juga ta'bir yang dibawa oleh gus RADEN, maka disunahkan juga menutup walawpun di 
siang hari. Mohon koreksinya 


? MeDi Al-Murtaja Rohmata Robbi 
Ini ta bawakan hadist yang dimaksud keterangan I'anah tolibin oleh kang gufron : 
Iis Latin AI gaby Ah Aa oa ale ar dil elan Gel IU gaper oat Uas Boat Uya ay rel yudi 3 Ilbua Lala 
oa ella Can ISP Ito pi Uno OP (Kila IyAS3 metal jl Jalil Teten OS IS) eagle AI lo Al ya, JB 
SE lay A8 ASN SB IS ay Uilaa Gb mad Y Olasadl Op FT) ASIN, Pp ABU ayla Judi 
#Soniluan I tably Utnti Upale Ia yat Ol Jp Sl mal Ig SS 
Termasuk ghito asyribah juga dalam keterangan lanjutan dari ibarot di atas 


#9 Bg SET Ng Ag ASI ya MIS ay SIT ala AI ale Ca Ah S3 (SUYI L Ob) 1 dj 
G Ipa dx ki Oey JH cg 3 LH CA rb PA A59 4 Aalokdl pacul! gang LES, all Ig A3 As 
aya dal ea Ul Ia Ih ab ol Oh HUM pay € Olditaa YI OLS 


Dalam ibarot yang ana tampilkan di atas, kalimat terakhir penjelsan juga ada pada bab syurb 
laban , mungkin ini ibarotnya : 


Ia yg dala yaa Ol Py MY lay ale Al lo AI Sya 


Masih blm mengena, namun keterangan di atas mengambil keumuman tentang menutup minuman 
pada keterangan hadist ini. WaAllahu'alam. 


Giktak — pekay ale AI Clan — AI Sgany RA US paler 2 odong Plo Ul Jaa II Up daglan Ul Gay oya elh aj « 
ala Gala — AB Sya JUS 6 Ii Aa TA slh Cgra Je TPS dai SE Nas Inai VA Say b 1 Jero JB 
SAY plug 


Ibaroh yang di ianah tentang faedahnya menutup wadah air : 


tail — play Alka AI Io — AI Iya) ye empal 3 il Hrd don gl BD ya SUS SasLg 21 YI JL el J 
do Ud ad 3 BJB — play ale AI ho — dl Helad Raly) CB eler La #UpsU.eb) HESU Yy selam JA Y OUn II Ob :JU 
VrgAy Kaali oya Leiilao #LeU el all SUS aya dad Si VI 2) dala mal Ellis gf CLS Als mal elb £Y sby Less 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1730 ) 730 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mungkin ini diambil dari hadist... Kalau yang dari guz gufron kesunahan menutup wadah pada 
malam hari, yang aku baca juga sama seperti ibaroh Guz ghufron. 


WAE, GAB) ISI mala! Igklel JU pelan 3 dal AI lap AI Sgany Ole ya eat yg pLA Litlon Jupe gaya Lia 
yA aya) 010 Gb apuo dls dpi yag 9 JB dana 9 HAJI 9 plelali L gi 3 Kai YUI Ily SNI 
O1YY 


2 Soesilo Bambang Yudhoyono 
Dalam shahih ibn khuzaimah : 


V Jek GIS dalarn pal UI — pelay le AI aan — adl Ol de JIN WS II Alam! WaiU emdkl pel S3 toh 
Lari Juga 


Bab menuturkan khabar yang menjelaskan satu lafazh mujmal yang telah aku sebutkan dan dalil 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan menutup wadah hanya pada malam hari 
tidak pada siang hari secara keseluruhan 


2 Timur Lenk 

Dianjurkan dengan sangat : 

1. Menutup wadah-wadah termasuk gelas dsb di waktu malam 

2. Menutup pintu terutama ketika hendak tidur atau keluar rumah 

3. Mematikan/menutup api ketika akan tidur 

4. Menghindari minum air yang di wadah yang di waktu malamnya tidak ditutup 


Risalah al-Mu'awanah al-Habib 'Abdullah bin 'Alwi al-Haddad : 


BE IS ES 3 Yg din gp) Ain pg Ai Laga Y Ip Ob SME, CNN ma £y Cia Y Olil ata (Vale) 
Lai YP Alami Yg Ah SAI 2D yas YB Lon yan #Uiaadl gl GA CUYI memet IL) Ula Id omb3 ala ya Cal 
J3 Raon Ad Kill 3 OT Snail 3 GP ol Hail S3 A8) Cas Ill G GK AU yag comomiik eU dah Jantan 
mL y Fei JI la plang Aale Sl Cola Al Jang al Sy adkoro VI Vyl2 Lin Yy lap3SA SI Solar YG sy Leah 
SISA LAI OLI Ce ISP) Ale AI pam SAN) Tag dala Jar sUYI Gear KULI 131, “22 

Shohih muslim : 
SAN IS 3 AN ed eibl dlgale BI pal S3) ce BU, cela AU 2 kaka di ML 
pad Ia Sya 


96 - (012) Jep LA KAN buat Ka an ang ea Ui bana op 3 Haa 
ae - v oa op 2g Lan ca Ba ca 235 - yaa - JG Bela 


0.9 


202 


Ai ie uya 2, Papan 2 Pn dh 


PN cad 


(2012) — da la la gp La Ga ad ya Nop ca ec 3 NN ni 
AU desai Sea An d3 PATI ae 5 sub rap -JG Ket Pa 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4731 ) 731 


PA el No 2 AAL OA. 0 Peang 


LL. 2 0 L0. 000 NX 3 NN Ta 0. 0d aa. 
2 — ASI yak ily tele lo dl Je) JB LI an Gam al Win Ga Wi Key ola ilang 
08. 0 0 ce 3 0 A0 a09 38... 2.0 Log -0- og - o Pan 
ne cad Ja de ani :JB4 cas UI Ig ee 2JG 2 ab edi tag Jay Kit 


0 28-02 000 NX 9. 3 @ - 0... 03 0-3 43 8. 09 Io —9. O30 So La. 3 .- 
3 — Jing kang Ale AN lea al 3 Lae LP Li AP Olahan Uk tep NAS Lil Cetall y Kama al 
F .. - - 7 :- : - EN Baya aa - 


o 3. 0-20 2.0. o - 
al Ae ad Tari Akang yA 9 :JB3 (AA 


D0... 38, | nan OI 10 —a- 22 8 DO 2 0. 9 2 0. R0. — 90 @. 


97 — (2012) AI Aas Gp Alor pa Al lan AI KAP oil Lao GLS Ga CD UYA Upin up Ilalang 
... - L 2... 99 B2 02,0 da, 0 40- oz o og 3 04 - 000 000 NX a NN PEN KP HA TA 1 
ISP teki pi Olagdil OP (Silam NAS — penat af — Jalil er OS Ip Ielag dale NI elo WI Jam, JB 2 dapa 
Pa Pp ne - - ba - - Ge 


N -09 A3 0 03 8 0. P0 EL 0... . og 8 N - 0 A2 0 - - 0g0 3 0 o - Bl... 
AI pa OSN SS lilin BL Gada U OUagddl Ob cah pa IN aladi ali, agan Jab oya Rela ah 


08, 2. 2 0 #0. 2 000 4 Lo. oo 0 N -09 38 0 08, P3 na 
"Sona lan Labt, Mis Ugal Na ai ol da cal — S3 Sl bg ye 
oe 90.0... 3g, - 240 20 . o-3 & 0 GG segi RA 3 0 3 0 209 8 0. R0 A4 — 9 Pesikad 
(2012) — X5 Gg Pan gan Ai LIS Gr IS PPAT KPA ol oa Gale aU VA Upin aa It ng 


8g... 9 3 . 3g, 20.2 3 
- 


AN NAS A8 0 4 8 wc. a PN 
Jeng AI maa 9 SY lgi Ul Uj cela poet Lau Tpi Ji cal 


29 . 208 3 o Lo 9 - 


0-2... - 0 0. .. 0. 0... 0-2 & 0 - Ig -G- 8 9 ra 
2 - pn AS IE er ya celana Laga Ia GP VA (oole pl Bao sbg OLS ay Mamat Walang 


98 - (2013) Tea af Uh ea Ii sa Kar Aa um PA NA TE PO TAU 
Ana Tana Ai A5 mail MEI Uh era OB selai Lambye 
201375 du yaa MI uan Al serta sana Sealeka Wigan Jt Mao salah Mam 


0-4 - 0 


7 pe TA 


99 — (2014) AG ap Th op Aa lap aa cha 2 SA ai ap aa H5 AS Ea, 
Tn Fi Alba la Lal sh pas UU) Yaa Ja IL 3 38 Gd Ta PA EN Ilaty sd Oalag Ale Al Lo 
asi 3 Sa 4 ds Ui ng ale ade 


s0. 8 9 2... hap 0. 0 2» 0 -- 0. 301 0 -—a- 2. B2 0.0 8 — Lo 20 — —0. 
(2014) — Lag Rinadl H Olah JB Al Lab Alta oa lgs Cm Gp La Ui Ka AS tgmagad Je ui pai ay 
0 4 0 N £ 


Go. &. - 3 - BB ... - 0 "2 22. o- 
Job DS SUS Dyin Cus alel tes IU #eegaodl AT d3 (Kel Aa iya 


- 


2. A9. 9 


0. » 038 L 203 302 03 -a. 3- 0 S0 30-2- 3 @ 
100 - (2015) ws SAH 93 Cita ya Olsias Lido IU DP yr j3 ABS 9 yag Chai tor pi Van 
- AA P - - ps 


o . 8 o- 2... De. o-e a- » 9 - 0 - 
DA Can (iya HTI Sy Uy IE ln aele A Jlo GI ge ena 3 day 


Mo 200 30 0,- 4, 2D 


e B9 go - Igo 02 0x 0. Lo 4g. 3 0. 80 0, e B8 9 z0 0. S0. 8. 

101 - (2016) sa (Gps ae pl) Ci gp Ml Aap Gi Kabur 9 ina Saka Kg 4 yag 0 Aan Wil 
D0 20 0g we oen 50 2.3 0 203 00 0e20- c22 -—.. 35 - 4 0... 0-3 
ja Ka Alah Te Kg BA SIB Lagunya OP Cita ap big Pat gl Hi AJB calo gU BaNg ea 


08,00 X0 ge 0 20 0 02 e BI. La... .... L..... 2 280. 000 NX a- NA 3. Ya 9. oa 
Sis Ungtib pas ISI USS pas CA Las JII ola Ol JG tegilita elang dala dil lan AI Iya) Lao Lab "Jali 


Log. -0g Logo. Ih 0og2 8. “ “ N 
Ita, coy Iyalely celiaad! Ip yg ey Salak 2JG — pang ale AI eko — II Syary ye — da0 AI by — ale ey 
8 0... # 


Pa | - Le. SoL0ga 0 A. go 9... 2.8 0... #.- - Ba. 0.9 8g... ..3 
Iya IU de oo SA Amma Ob UP BESI Yg el (464: 21 ak Yg celis Jo Y Oles! OP (EL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1732 ) 732 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 Tag sat ian iC) ema olah KN cal dat SI apa ARA bp Jai PI) — pa 
2 Raden Mas LeyehLeyeh 


JB SSI Ia (NI dls ol Aa Iey IS S3 Ob Anin IU Al UE ena Ilang Sasa ag Can pi JIE) dj 
SP) Oa PALI la yag Url PPNI ya RAS Aas Jet € dale Jala La Sail 3 dd 4 Jl Uagotma ya KP pl 
PAS Uc 0 ment (da ARA ya gek Uya 0S pki V9 6 TS aa Sad Us Site OLS Is Gelowali mandi OT 4s AI 
2 deal JAV NAS OS NY Gale Jail Ky tau JI era MAH OS Ob ALL esa Ab 3 
Anna Jaka NG ale #UYI Aakn AYI). SI) ASLI ae (III AS yani yamaL 3 4EY NAS, 0 Adya Y) 
prab Lena SN aka. 

S eana pro IS 

Nurut keterangan yang saya kutip itu sepemahaman saya SUNNAH juga menutup wadah kapan 
saja, tidak malam hari saja. ust. Abdur Rahman Assyafi'i : mungkin dengan ta'bir yang ini bisa jadi 


sendok & sedotan juga bisa .... 
Lihat Fathul Bari : 


Sea Oi 2 adi apa SSI 3 adl ebely . Uta dala pan Ol ya JET B lane d Of al sala «G2 del oya Jah 
kia JAS oya UnbolebIN mita Kendi! AP RA PAI OKI Tema Ojak pall jl Aebesll 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/589719544384191 


2604. SUCIKAH AIR HUJAN DARAH ( AIRNYA BERWARNA 


MERAH ) SEPERTI DI INDIA ? 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 

Assalamualaikum. Ada rumusan hukum bersuci menggunakan air hujan berwarna merah (yang 
terkenal dengan hujan darah) yang terjadi di india, tidak ? Mohon ditampilkan hasilnya. 
Terimakasih. Wassalamualaikum. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalam, setiap air yang turun dari langit atau nyumber dari bumi semuanya suci dan 
menyucikan walaupun berwarna tidak seperti biasanya misal berwarna merah atau hitam, baik 
tawar maupun asin, ataupun berbau wangi : 


KE io El Ie PI ya gs al ld ya Jp Lb SU Heran Oka paty alan gemar 8 sega! panas El j3 ll OI 
YAH YO Gol Liu Rol, d0 os 


Ibnu Al-Ihsany ? Dalam ibarot di atas itu jika memang benar air, sehingga sesuai dengan pertanyaan. 
Tapi jika memang benar-benar darah yang turun bagaimana hukumnya ? Bagaimana denga ibarat di 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1733 ) 133 


fathul gorib yang lafadznya " yajma'uha gouluka ma nazala minas sama' wa ma naba'a minal ardh ala ayyi 

shifatin kanat min asli khilgoh " kalau tidak salah begitu redaksinya... Ala ayyi shifatin kanat min ashlil 

khilgoh bukannya mncakup apapun wujudnya yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi ?. 
Kalau nyata-nyata berupa darah maka tidak menyucikan, ibaroh di fathul gorib itu menerangkan 
kalau yang turun berupa air. 


2 Raden Mas LeyehLeyeh 
Aa G3 Ra 
Ambi Ugia pl Gae Bl oa ba abg. el Are Jalag C0 pisan MY 3 DL ai ya AA Ia 1 cell Ju, 
Ao yh y Raga 9 4 Bo godly BILA ya 6 ALAN Jan oya OS Rino cai See S3 HI Rindi OA Bo ya ela JSU Bold « 
Ie em ANA AG ai el oa di 


Yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi itu harus berupa air, meski dengan sifat 
yang berbeda-beda. 


2 Alif Jum'an Azend 
Sedikit artikel tentang hujan darah / air berwarna merah : 


HUJAN DARAH DI INDIA 


Minggu, 22 Agustus 2010 - Sepanjang sejarah, hujan merah sering kali turun. Di Inggris, India dan Kolumbia. 
Beberapa bertepatan dengan saat meteor besar turun atau komet melintas. Ini berita lama. Sudah hampir sepuluh 
tahun. Hujan berwarna merah adalah fenomena yang diamati secara sporadis dari tanggal 25 juli hingga 23 
september 2001 di Negara Bagian Kerala, India. Hujan ini turun di daerah yang terbatas dan biasanya hanya 
berlangsung selama 20 menit. Penduduk setempat menemukan pakaian mereka yang dijemur menjadi merah 
seperti darah. Penduduk juga melaporkan adanya ledakan dan hujan rintik-rintik sebelum ledakan tersebut. 
Ledakan yang diduga berasal dari sebuah meteor. Hujan kuning, hijau dan hitam juga dilaporkan sempat turun. Di 
saat hujan reda, dedaunan terlihat terbakar. 


Fotomikrograf yang menunjukkan lumut kerak Trentepohlia dengan haematokrom di dalamnya. Ini adalah sampel 
yang diambil dari distrik Kottayam pada tanggal 16 agustus 2001, 22 hari setelah hujan merah turun di sana. Tim 
peneliti menemukan kalau hampir semua pohon, batuan dan bahkan tiang listrik ditempeli dengan lumut kerak 
Trentepohlia (Sampath et al, 2001). 


Dr. Godfrey Louis, Fisikawan dari Universitas Mahatma Ghandi, Kerala, pada akhirnya tiba pada kesimpulan 
kalau penyebab hujan merah ini ekstrateresterial. Well, penjelasan yang aneh. Menurut beliau alasannya adalah 
partikel merah itu hampir tampak biologis dan mirip sel, walau tidak memiliki DNA. Penjelasan yang lebih alami 
mungkin berasal dari perbandingan hujan sejenis. Di Hiroshima, pernah turun hujan hitam. Hujan berwarna hitam 
ini jelas berasal dari debu radioaktif akibat jatuhnya bom atom di sana. Mungkinkah penjelasan hujan merah 
bersifat kimia, bukannya biologis? Atau mungkin penjelasan fisika, seperti hujan yang membawa debu dari 
semenanjung Arabia. 


Tapi berdasarkan klaim Godfrey Louis, hujan ini memiliki sampel yang jelas biologis. la mengajukan penjelasan 
yang berbasis pada teori Panspermia, yaitu kehidupan yang berasal dari komet atau mungkin asteroid. Asteroid 
pembawa agen biologis tersebut mengalami kontak di atmosfer bumi dan kebetulan jatuh di atas Kerala. Hal ini 
didukung oleh pengamatan adanya suara ledakan sebelum hujan tersebut turun. Hasil penelitian Godfrey 
mengungkapkan kalau zat padat berwarna merah kecoklatan dari hujan merah ini terdiri dari 90 persen partikel 
merah bulat. Partikel dalam suspensi air hujan ini menyebabkan warna merah tersebut. Terdapat juga partikel 
putih dan kuning cerah, abu abu kebiruan dan hijau. Partikel ini berdiameter antara 4 hingga 10 mikron dan 
berbentuk bola atau oval. Citra mikroskop elektron mengungkapkan kalau partikel ini memiliki bagian tengah yang 
cekung, mirip dengan sel darah merah. Pencitraan yang lebih detil menunjukkan struktur dalam yang cukup rumit. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1732 ) 734 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jadi memang hujan ini biologis, tapi kehidupan luar bumi bukanlah satu-satunya penjelasan. Departemen Sains 
dan Teknologi India pada bulan November 2001, bekerja sama dengan Pusat Studi Sains Kebumian dan 
Lembaga Penelitian dan Kebun Raya membuat penelitian gabungan dan kesimpulan mereka adalah : 


Warna ini disebabkan adanya sejumlah besar spora ganggang pembentuk lumut kerak milik genus Trentepohlia. 
Pemeriksaan menunjukkan kalau di daerah kejadian memang banyak tumbuh lumut kerak demikian. Sampel 
lumut kerak yang diambil dari Changanacherry, saat dibiakkan dalam medium ganggang, juga menunjukkan 
keberadaan spesies ganggang yang sama. Kedua sampel (dari air hujan dan dari pohon) menghasilkan jenis 
ganggang yang sama, dan ini menunjukkan kalau spora yang terlihat dalam air hujan paling mungkin berasal dari 
daerah lokal. 


Sampel air hujan merah yang dikumpulkan pada saat hujan turun. Masih ada penjelasan lain. Ilmuan K.K. 
Sasidharan Pillai, dari Departemen Meteorologi India, mengajukan penjelasan kalau hujan tersebut membawa 
debu dan materi asam dari letusan gunung berapi Mayon di Philipina. Teorinya di dukung bukti adanya dedaunan 
yang terbakar setelah hujan turun. 


Fotomikrograf dari sedimen sampel air hujan menunjukkan spora, protozoa dan debris lainnya (Sampath et al, 
2001). Tapi dukungan kemudian muncul pada pihak Godfrey. Patrick McCafferty melakukan pendekatan lain yaitu 
pendekatan historik. Ia menjelajah catatan sejarah mengenai adanya fenomena hujan berwarna dan turunnya 
meteor. Ia menemukan kalau enam puluh (36 persen) kejadian terkait dengan aktivitas meteor atau komet. Namun 
hubungan ini tidak selalu signifikan. Kadang hujan merah turun setelah ledakan meteor di udara, kadang hujan 
turun hanya dalam tahun yang sama dengan munculnya komet. 


Masih belum mau kalah, Godfrey bersama ahli astrobiologi, Santhosh Kumar, melakukan penelitian lanjutan 
tahun 2008. Kesimpulan dalam papernya mengatakan : “Sel merah yang ditemukan dalam hujan merah di Kerala, 
India mungkin disebabkan bentuk kehidupan luar bumi. Sel ini mengalami replikasi cepat bahkan pada suhu 
sangat tinggi yaitu 300 derajat Celsius. Mereka juga dapat dibiakkan dalam beraneka substrat kimia yang tidak 
biasa. Walau begitu, komposisi molekul dari sel-sel ini masih belum dapat ditentukan”. 


Kita masih menunggu penelitian lebih lanjut. Tapi fakta-fakta ilmiah yang ada sekarang tampaknya lebih kuat pada 
teori spora lumut kerak. Bisa juga yang benar adalah teori panspermia, letusan gunung berapi, teori debu gurun, 
atau yang lainnya. Sebelum ada kepastian, sejauh ini kita bisa melihat indahnya perdebatan teori dan fakta ilmiah 
dalam sains, dan betapa sedikitnya pengetahuan kita sekarang mengenai alam semesta. 


Referensi : 

" Godfrey, L.: Kumar A.S. (2006). “The red rain phenomenon of Kerala and its possible extraterrestrial origin”. Astrophysics 
and Space Science 302: 175. 

" Godfrey, L., Kumar, A.S. (2008). “Unusual autofluorescence of cultured red-rain cells”. SPIE Symposium, San Diego, 
California 2008. 

" Indian Express, (6 Agustus 2001). “Red rain was fungus, not meteor”. 

" McCafferty, P (2008). “Bloody rain again! Red rain and meteors in history and myth”.International Journal of Astrobiology 
7. 

» Ramakrishnan, V (2001-07-30). “Colored rain falls on Kerala”. BBC. 

" Sampath, S., Abraham, T. K., Sasi Kumar, V., Mohanan, C.N. (2001). “Colored Rain: A Report on the Phenomenon.” . 
Cess-Pr-114-2001 (Center for Earth Science Studies and Tropical Botanic Garden and Research Institute). 

" Thompson, A. “Searching for “our alien origins'” BBC News 

" Varma, M. di (1 September 2001). “Theory links scarlet rain' to Mayon volcano”. The Hindu. 

Sumber : 


http://www.faktailmiah.com/2010/08/22/hujan-darah-di-india.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578499915506154/ 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1735 ) 135 


2785. HUKUM AIR BAK MANDI YANG ADA IKANNYA 
PERTANYAAN : 


2 Satu Tiga 

Assalammualaikum, maw tanya : biar menghindari adanya jentik-jentik nyamuk, maka bak mandi 
saya beri ikan. Ikan pasti mengeluarkan kotoran, Iha bagaimana hukum air di bak mandi tadi yang 
ada kotoran ikannya jika dibuat mandi, kumur, dsb ? apakah tidak najis ?? Trims 


JAWABAN : 


2 Ra Shofiyullohfasisa Elmahsusi 

Wa'alaikumussalaam. Kalau air yang sudah dua gollah... terkena najis.... kalau sampaii berubah 
warna rasa dan bau... maka air itu menjadi mutanajis.... tapi kalau tdak berubah air yang dua 
gollah terebut sekLipun terkena sesuatu yang najis ... maka tetap suci menyucikan.... satu lagi 
kalau air yang kurang dari dua gollah terkena sesuatu yang najis.. baik berubah ataupun tidak 
tetap di hukumi mutanajis.... gak bisa di pakai bersuci....... 


Para ulama madzhab syafi'i berbeda pendapat dalam menghukumi kotoran ikan: 


e Pendapat pertama : 

Menghukumi najis kotoran ikan,seperti yang dikemukakan oleh Syeh Abu Hamid,.Al @odhi Abit 
Thoyyib menambahkan jika kotoran ikan dihukumi suci maka jika ikan tersebut digoreng tanpa 
dikeluarkan kotorannya minyak goreng tersebut dihukumi mutanajjis. Pendapat yang menghukumi 
najisnya kotoran ikan adalah pendapat yang ashoh menurut Syeh Al Buroihami. Menurut Imam 
Nawawi ini adalah pendapat yang diakui dalam madzhab. Ulama Irag dan sebagian golongan 
ulama' Khurosan juga mengikuti pendapat ini, sedangan sebagian ulama' khurosan meriwayatkan 
satu pendapat yang lemah bahwa kotoran ikan hukumnya suci. 


e Sedangkan menurut pendapat yang kedua : 

Kotoran ikan dihukumi suci,salah satu alasan yang dikemukakan oleh pendukung pendapat ini 
adalah bahwa jikabangkainya dihukumi suci,maka kotorannya pun tentu dihukumi suci, karena 
dalam bangkai pun tentu adakotorannya. Imam Ibnu Hajar, Imam Ziyad dan Imam Ar Romli dan 
ulama lainnya juga menyepakati ketetapan hukum bahwa kotoran yang terdapat pada ikan-ikan 
kecil dihukumi suci dan boleh dimakan,karena itu benda-bendayang terkena kotoran tersebut 
seperti minyak goreng tidak najis bila terkena kotoran ikan tersebut.Bahkan menurut Imam Ar 
Romli hukum ini juga berlaku bagi ikan yang besar. Penulis kitab Al Ibanah menilai pendapat 
yangmenghukumi suci kotoran ikan adalah pendapat yang Ashoh,bahkan Imam Al Rosyidi 
menganggap bahwa pendapat yang menghukumi najis kotoran ikan adalah pendapat yang lemah, 
dan mengklaim bahwa pendapat yang menghukumi suci kotoran ikan adalah pendapat yang 
mu'tamad. Wallohu A'lam. 


Referensi : 

1. Al Wasith, Juz : 1, Hal : 1542. Al Bayan, Juz : 4 hal : 5253. Al Majmu', Juz : 2 Hal : 5504. 
Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 155. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 156. Fathul Jawad, Hal : 447. 
Hasyiyah al Rosyidi Al Fathil jawad, hal : 44 


? Dalail ANA 
Menurut mayoritas ulama' madzhab syafi'i kotoran ikan hukumnya najis. Imam Nawawi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1736 ) 736 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyatakan bahwa ini adalah pendapat yang diakui dalam madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut 
sebagian ulama' kotoran ikan dihukumi suci, karena itu benda-benda yang terkena kotoran 
tersebut seperti minyak goreng tidak najis bila terkena kotoran ikan tersebut. Penulis kitab Al 
Ibanah menilai pendapat yang menghukumi suci kotoran ikan adalah pendapat yang Ashoh, 
bahkan Imam Al Rosyidi mengklaim bahwa pendapat yang menghuumi suci kotoran ikan adalah 
pendapat yang mu'tamad. 

Mengacu pada perbedaan pendapat diatas. Apabila mengikuti pendapat yang mengatakan 
kotoran ikan dihukumi najis, maka hukumnya diperinci sebagai berikut : 

a. Apabila penempatan ikan kedalam kolam atau aguarium tersebut karena ada hajat, seperti 
agar ikan tersebut memakan kototan-kotoran yang ada didalam kolam atau aguarium 
tersebut maka hukum kotorannya dima'fu (diampuni) , sehingga air yang berada dalamnya 
tetap dihukumi suci selama tidak sampai berubah salah satu sifatnya (bau, rasa dan warna) 
karena kotoran ikan tadi. 

b. Apabila penempatannya bukan karena ada hajat, hanya sekedar untuk hiasan. maka hukum 
kotorannya tidak dima'fu, sehingga air yang ada didalamnya dihukumi najis (mutanajjis) 
apabila airnya hanya sedkit (kurang dari 2 kulah). Sedangkan apabila airnya banyak (2 
kulah atau lebih) maka airnya dihukumi najis apabila sampai berubah salah satu sifatnya 
(warna, bau dan rasa) karena kemasukan kotoran ikan tersebut, dan tidak dihukumi najis 
apabila sifat-sifatnya air tidak sampai berubah. 

Sedangkan apabila kita mengikuti pendapat ulama' yang menghukumi suci kotoran ikan, tentu saja 
kotoran tersebut tidak dipermasalahkan, meskipun sifat airnya sampai berubah. Wallohu a'lam. 


Referensi : 
- Al Wasith, Juz : 1, Hal : 154 : 


Bolebas Se ISL jab dil GI, ali Id bb ya Wkol Ular dai Alila jadi Ad yag Lag SL Aly Ulama Lg, GUI 
UpibU 3 bab) odiny Ll Gara 3 LAS Lagian 


- Al Bayan, Juz : 4 hal : 525 : 
EU JST JL il (dl. memuit Gaal dil #lagonn CAMAS (Olga Eka Cg, HJ :" SUYI" lo Ul, 
- Al Majmu', Juz : 2 Hal : 550 : 


S3 ay JB An AI dy gram pil Ga U areal 3 SSS gd oya G)39 (Ale! ren ya leg 2 Al am Gal JU 
LP IA Wa HS, HS AL dia Jd (S2 UI Ig R3 By yr Ae Ry 4S plg dal Al lo 
OT Gawe A83 Atika (Soul olyy D yaaa Gaal Laga 2 TISU Lab OS Kanada allah AI ya TI UI, lah OI 
ad dd Lag 2 Sl Sa Sgp NAS play oney JySUN ol ym Ol yadel JS oya Ra Jgly GyAly Ly) pin Of Lisa 
Ula Log Ogeila BU Song Ursilal BL oya Clelany Oya adi alat dg MAA le OLAH Wa Uiyd SLNIS Alila ai 
Sila gai Y Lag NA Lanal La) ukb 

- Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 32 : 
AT BUY Ag Lea ya TA Lg SL, Ulanadi Bo3 Of me AJB al gal ye Ji 1 Basu 


- Hasyiyah al Rosyidi Ala Fathul jawad, Hal : 44 : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4737 ) 137 


Darup ami Alyh) yekataa : yalb ya Jl j3 
- Asnal Matholib, Juz : 1 Hal : 13 : 
kab Op Ob (onda d Lay di JI AI paid AI mem VE (LL Lg) US ag 
- Hasyiyah Al-Bujairomi Alal-Khotib, Juz : 1 Hal : 94 : 


AW akad Ie Uye Lal ing 
Uas Y dad dna al dan Tarian IL pir El (LP Lg) ya) HA yan pem Kadal 


- Hasyiyah Asy-Syarwani Ala Tuhfatul Muhtaj, Juz : 1 Hal : 98 : 


Ip Pb SO eU oya Aja La dg enh3 II GA) Uas gl 3 Anin f Ter tg yoy la Dls Gl oa Up 
PL ea ag Len dj ag JB Al das Jln | Rel ah Ulay din Ko la Boby el ayal Ka OS Ol LA 
la! ya Lead Jaa La JS Lay JUS 3 Ear Gaby oa LS Ta La dia Gay aa Lah dala ji D pal AB 3 
2 Uaahy OLKAN Aoi Lagh pakis La yel 62 CIA Ia Ul aggda dis Joe Pp Jpg lilitan YI ye Le Uni 0) 
SN aa sea BE Sa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/624601960895949 


3202. HUKUM BERSUCI DENGAN AIR YANG KELUAR 


DARI JARI 
PERTANYAAN : 


? Rizka Hikami 

Assalamu alaikum. Dikripsi : ada seorang pemuda yang sakti luar biasa, saking saktinya dirinya 
bisa mengeluarkan air dari telapak tangannya. Pertanyaannya adalah : bolehkah air yang keluar 
dari tangan pemuda tersebut di gunakan bersuci ? ? ? Poro alim ditunggu jawaban - ibarotnya . 
Syukron 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air sumber. 


sai, dna 393 JAS yo Kal Anlapll al JSI al 221 yo dls An5NI (and elo) Lewol (3) 
ad BDS Sc Lild yo alus WE All sluo Aulol La yo du AplaiNl gl USS 33x wc elall yo 
Gila ololl JAsI 333 


Yang kelima adalah air sumber, air sumber ini ada 3 : 

1. ardhiyah atau jenis tanah , contoh misalnya air yang keluar dari tanah atau gunung. 

2. hayawaniyah atau jenis hewan contohnya air yang keluar dari zulal, zulal adalah sesuatu yang 
terjadi dari air dalam bentuk hewan. 

3. insaniyah atau jenis manusia, contohnya air yang keluar dari jari-jarinya Nabi shollallohu alaihi 
wasallam dari dzatnya jari-jari tsb berdasarkan khilaf ulama', dan air ini adalah air yang paling 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1738 ) 738 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


utama secara mutlag. | kitab igna' syeh khotib syirbini |. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/776433005712843/ 


3280. HUKUM AIR HASIL SULINGAN 
PERTANYAAN : 


2 Mievtah Frank 

Bagaimana hukum menyuling air najis ? Misal : ada sungai yang tercemar najis, seperti tahi, air 
kencing, dan lain lain. Kemudian seseorang memanfaatkannya untuk dijadikan air minum dengan 
cara disuling ataupun disaring. Bagaimana hukum meminum air tersebut? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Apabila rasa, bau dan warnanya itu bisa hilang oleh penyulingan tersebut bukan pengaruh 
campuran zat kimia maka dihukumi suci, kalau perubahan tersebut karena pengaruh zat kimia 
maka tetap dihukumi najis. Bila dihukumi suci maka air tersebut bisa diminum dan dibuat bersuci : 


UNY also yuso : 

YUL selou (D8) J5 sni Aosbos (UL2AC 5) say Ag (9 lum) Any) Jl5 US Lal o.ugi Jl (Sl) 
dal J3 UB d3 Jd IS US 59 ed iuud Reoloall Lado WE gl Ul dub Sogl Ul S)3I 
Sail Jla3 Ud 35 lo le Vinoall dilan CAK Ja dg Jiiiaal usil Ul Jlaisl du gebll Sec pac H3 
sal sasio ole eluo @ bb gl cUlob Oli «Sol lg W)33 LS Lado Jl95 sll yb musi 03 dlSg 
SIWI 9 Ju I5S9 .adb J yul elo SI «seb 0 usi Jl 33. 


NANAWN glisall ali 

lai Lali Babel liuy AS5y is Ou Ol sasill Jl9 5 99 eltdb ASI Abu bt Ul ells Jul 
all Jlaisl Cus3 4 also gl lo yo clall 98 SElJl ade usil Jl9 5 lal Jloisl yo 4 Yul jl 
lg Jay Ji dll | 78 02 | waitoll il Jl9 5 Sebisa LugSI Gb dwloalO gSl gl O lisa ad 
$ Web Id emo nil) ul leg 4 Wolebu A48 All sngd el Jaiby ad Lung « d3lu JuNg O litulg 
amis Ily Ul Lado yel yebu dg dl 3 Lol WN 4 Bo lelb Las usil Jl 59 ll). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/784241951598615/ 
3535. AIR MUSTA'MAL KEMBALI MENJADI MUTLAK JIKA 


MENCAPAI DUA KULAH 
PERTANYAAN : 


2 Yasin Roubin 

Assalamu'alaikum... tolong jawabanya, dan dinukil dari kitab apa ? soal : apa sah wudhu dengan 
air satu wadah yang isinya air mustakmal dicampur air suci mensucikan, dan solusinya gimana ? 
matursuwun... 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Air musta'mal jika dikumpulkan dan mencapai ukuran dua kulah, maka 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1739 ) 139 


hukumnya kembali menjadi mutlag (suci mensucikan). Demikian juga air mutanajis jika mencapai 
dua kulah hukumnya menjadi mutlag kembali dengan syarat tidak ada yang berubah baik rasa, 
warna dan bau nya. Wallahu a'lam. 

- Tuhfatul muhtaj : 


R1 ole elu (RSNI y3 ) diy s0 JB ls ( sel cai ) 89 Mal le Jasiual (205 UB) 
dagu! Jali Ilaiwl yi Lsul . 


- Mughnil muhtaj : 


elall lolg .Jlagiw NI yo Atil Kubu UN (R31 98 2903 ui 2S) msall ale Jagiwall (205 UB) 
beb ds 3 KWl9 gl JogiwolO leb3 | 9gb 2l0 4 yi Ng (SI Luwil Rl sid Ro JI Maia 
Ay al olusl ISpd9 s0gn3g Syall elo 356 Ulas Y dgan W js a33 LN. 


- Hasyiyah golyubi wa umairoh : 


AS MS yo uni RI pusill Ras Il LS (DA H3 29053 usil RS) modi ade Jogiwoll (R03 UB) 
#yasill H4 Jlosiw IL Ag go goml ad ul Hdlo. Y yuWlls 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/844145798941563/ 


3804. PENGERTIAN AIR MUSABBAL LISY-SYURBI 
PERTANYAAN : 


2 Iki Alawiy Rek 
Assalamu'alaikum warohmatulloh. Ngapunten poro 'alim ganggu waktune sekedap "air musabbal 


lissyurbi" : 

wol) Juwoll slah 4 ella 539 
Minta tolong carikan referensi kalau air mineral dalam kemasan (misal agua, club, muslimat, 
airdrat, tukul, cleo dll) itu tidak termasuk air musabbal lissyurbi atau sebaliknya termasuk air 
musabbal lissyurbi. 


JAWABAN : 


2 Syamsiah Nuriyah 
Wa'alaikumussalaam warahmatullah wabarakaatuh. Air musabbal lisy-syurbi ialah air yang 
disodagohkan yang ditaruh di pinggir jalan tujuannya untuk minum bagi orang yang kehausan 
dalam perjalanannya. 


2 Mas Hamzah 
Kitab Futuhatur Robbaniyah Figh Sadatis Syafi'iyah 


Gizi asasi #lali 55 to Lalai An ya dis ASI dnsiall ilae:55 
cal 240 0 Sob Fusilidl Lulswol d2 248 Aula elug « (£ 2) (Lol Juwoll elok 4 lgbll 252519) - 
A0 gi la | agresi Hana NG ali Ju aditya) puas elall-eley IS ya saia Wb 'sliall 

poll ol) Jual sloll yo 229 Aa all el 59 Ly yaisollg pls 


Dalam masalah mengenai keharaman menggunakan air musabbal lisy-syurbi dijelaskan : Menurut 
Ash-habus Syafi'iyyah haram bersuci menggunakan air dingin, air salju, dan sebagainya dari 
wadah air yang khusus diperuntukkan untuk minum bagi sabilillah, hal ini tidak diperbolehkan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1740 ) 740 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seperti yang banyak terjadi ketika musim haji dan umrah di tanah Haram, dimana mereka para 
jama'ah haji maupun umrah mempergunakan air musabbal ini untuk berwudlu. Wallahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/883842548305221/ 


3807. HUKUM AIR YANG DIJILAT KUCING YANG 


SEBELUMNYA MEMAKAN BANGKAI 
PERTANYAAN : 


» Fai@ul HilMi El-AendaLy 
Assalamu'alaikum. Apakah suci air yang berada di dalam ember yang dijilat oleh kucing yang 
sebeumnya kucing itu makan bangkai. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Kucing yang memakan bangkai dan kita mengetahuinya kemudian dia menjilat 
dalam wadah berisi air sebelum dia pergi dari pandangan kita maka airnya mutanajis, adapun jika 
sebelum menjilat dia pergi dulu dari pandangan kita kemudian dia kembali dan menjilat wadah 
berisi air maka ada dua pendapat : 

1. Airnya menjadi mutanajis karena asal mulutnya kucing tadi najis. 

2. Nirnya tetep suci karena asalnya air adalah suci dan bisa saja kucing tersebut ketika pergi tadi 
telah menjilat air yang lainnya sehingga mulutnya sudah suci. Lihat Kitab Al-Hawy Kabir Imam 
Mawardy (1/46) : 


LS Ul JB SUN 9 S9 uk Lao3 dubai Lae sio WN $ aluo 489 2018 JSI ISI 2 xelb adal Lol 
ul9 A9 yua uc Kule Ula ata eka 

pa aa ala Jd BI « vs sloll ul : lagowol. 

09 eba3 SI lil 9 Ub9 KUE Las dl Ul 3920 389 « slal 5 lab Jus Ud sal clodi ul: sub 


- Kitab Fathul Mu'in (1/73) 


yg W lab Lp 1S01 Ane am US UB gilo gl J8 clo 93 Bs Ai A3 susi IS LA loud JS 439 
dimas 219 18 lg dai Jl ol yaiS elo wd. 


Sisa setiap hewan itu suci , jika mulutnya terkena najis kemudian menjilat dalam air yang sedikit 
atau menjilat benda cair, jika jilatan tersebut setelah dia pergi yang dimungkinkan menjadi sucinya 
mulit tersebut dengan jilatannya pada air yang banyak atau air yang mengalir maka jilatan tersebut 
pada air yang sedikit tidak menajiskan air sedikitnya, walaupun yang menjilat adalah kucing, jika 
tidak maka air sedikitnya menjadi najis. 


» Mbah Godek 
Wa'alaikum salam, Idem Mas Hamzah 


(cs Sule ca Slall 30 Lgi “diy Cal il) 1JB il alag le dil ko die Cui 38 Ball bola, 
dag ol ole Ji elo 43 ng si slagni9 8 cKI ISI lagi clalall & jug 

wa "J3 illao Sal sloll Ul J8 10 4S9 Sos dS0 y3 Jlgsi 

ole ldr9 9 Lga9 USay du Cule Ul 189 land 2 leb ali sis illao 


www.islamuna.info 


THAHARAH (aza ) 741 


snsly asli Ludio yd A93 osd9 38 V9 .jalb US Lg08 sgbu lo 
J3 kail Lglao lets as Lalb US dos Jlb ul J3 -ba us 
JIN Sal 99 s0slg diuiss yul Ulbuol yo Gailb Jas Id as 


http://alhibr1.com/pdfshow.php?num-5904 


J3 ali 

lo 48 WeJ99 078 SSI Isl 25gJI (Ulu) 

5 selo ade ld»9 9 LS Luy KUE Ul lal sud Jala 

vagill 389 dell US 39 AJI Isa Jag . 8 A9 jalb 949 

Jas Isl Jdg & Y gl yusill 3d 3S « ul Sos lo Jus 9 yassi Isl 

SA al Lo Jis d8 Jlbllg gl al dl Kalu ( 

Bolak SI VX Ob gal yo ld 42 Odl dell KS Sae X (Uleall 
siuooll lelas I5l9 . 1599 gas) yo 5 R0 doll Olorotiul JI dia Lp 


“Jl gal Sasiy Yg dwloil blouoiwl H0 ulu 


lil dasdlg « gadi dc gdg9 jl isl pc ad Ulil ul yo Hd uc 
cute ISI 8) Lela momaoig Ui J ISI dll Los no 


Sr oslall B3 4 Wagall 25. 98 laS alasall dl bigisuo yag Gl XI 4 JB laS 39 seb il : wes Jl JB 
Hua Ul Rb ata SSI Ugillg dwloull 49 DI Ul 

Sal 98 Lelgun Gini pl GI 4  dlaill Llouotul ps cela 

3d lgils gl 0 label ca bol ia LO Call Mun awal II BMI 

A59 dll) Jusy Arbu Si50 Lgi Buas Juuc 929 « dsiko 9Dg « Hull 

call as Jual 359 Latul Sesat aa Jus SW ola alas 

UD GO HESY X9 £ Da Yan 9 S3 Jusdl 29599 « usai doll 

ALS lpalo CuiS 383 Agito basal Ad AKSI nang « alel dilg lal 


del dllg lgic slginll 1500 sllu 93 93 Ugho 
Wallahu A'lam. 
LINK ASAL 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/894 792040543605/ 
www.fb.com/notes/915784185111057 


3981. TIDAK BOLEH MEMBERI MINUM YANG TIDAK 


SHOLAT BILA AIR ITU UNTUK BERSUCI 
PERTANYAAN : 


2 Muslikhatul JanNah 

Bismilah ... Assalamualaikum wr.wb. Mau tanya, saya denger haram bagi istri kasih setetes air 
pada suaminya yang tidak mau sholat sama sekali apa lagi meladeninya dan ia patut ditinggalkan, 
terus klau orang yang sudah baligh disuruh sholat gak mau apa harus dijauhi ? kalau sudah baligh 
| berkeluarga apa masih dikatakan yatim piatu ? Wassalam, mohon penjelasannya 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Orang yang tidak shalat tidak boleh diberikan air untuk minum bila air 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1742 ) 742 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tersebut dibutuhkan untuk dibuat bersuci. Referensi : 
- Hasyiyah Bujairimi 'Ala Fathil Wahhab | / 114 : 


dg gl 29 Uguo Jitiwoll 99 dil all tnlo LS Il A50 law vabal Ul anto : Ul Uu 
R33 cie iriimo MX 4 Aly oa Uang A02 Ade 4 sebal ALS) Ng 00929 R0 Basi « All yo 
doa Lah Gl co lal sa olabals » gb ata 9 SA, in pas al bala 216 oa 
Jd Ir ad ul 
Mn coal 

wll3 Dal Jb3 Ts C3 « dangy gl Iadle0 gl Loliwo gl Los gl (AD0 ULyS vas): 
Sal sasa alat kasa ae all 013 Slam Aa Os. Mae 
Si A3 aya4 Y lo psi Lets A3 ay lo asik al yall Aa yisso : 339. die Uti ala « dodlk 3S 
Do Jbig s0 ULg. 


Sedangkan untuk anak yatim bila sudah baligh maka sudah bukan yatim lagi. Referensi silakan 
buka dokumen berikut : 0949. BATASAN USIA YATIM. Wallaahu A'lam | IT | 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/886220071400802/ 
www.fb.com/notes/934757249880417 


4115. HUKUM THOHAROH DENGAN AIR ZAM-ZAM 
Oleh : Wong Gendeng 


| 33155 Mess anna anal Angs 
JlaBi HE ade pall Jl gl CI 50 Blebll 4S a5305 elo Jlagisul K5 49 elgiall SlSI: a03 elo : 


Air Zam-zam : Perbedaan antara Fugoha' dalam masalah hukum menggunakan air zamzam 
dalam berasuci dari hadast atau menghilangkan najis ada tiga Aoul : 


ud a05 clo Jloiwl jlg5 dll ASI yo ybs ualg Ul) 98 Soslg deilullg dutisll B3 : JgNl Jaall 
bol S9 Al bina 0S sal Al 5 9 lol « laa NI UI 93 da as : 


@oul yang pertama :Kalangan madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Ahmad dalam riwayat Ibnu 
sya'ban dari madzhab malikiyyah diper bolehkan menggunakan air zam-zam dan tidak makruh 
dalam menghilangkan hadast ,Adapaun dalam menghilangkan najis maka hukumnya makruh 
karna Penghormatan dan memuliakan air Zamzam : 


do lelall 98 logiw dl SI slow SI , klo dal ,S UE yo a305 selo Jlasiwl 5195 dll @Slloll s5 : ll 
mil Jl 9 al Kaali yo: 
@oul yang kedua :Kalangan Madzhab malikiyyah diperbolehkan menggunakan air zam-zam tidak 


ada kemakruhan secara mutlak.Baik digunakan dalam sesuci dari hadast atau dalam 
menghilangkan najis 


vas ual Jail asal Card Al 3) 99 SI lillso allagiuul dal,S dll dls) 9d sol UAS : UI Jail 
NN uc All gus) 


@oul Yang ketiga :Kalangan madzhab Imam Achmad dalam suatu riwayat , bahwasanya ia 
memakruhkannya secara mutlak Dalam menghilangkan hadast dan najis . Karena telah ada kabar 
dari al-Abbas Radhiyallahu anhu bahwa ia berkata tentang air zamzam , Aku tidak 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1743 ) 1743 


menghalalkannya bagi siapa yang mandi dalam masjid, ia hanya halal dan boleh untuk orang yang 
meminumnya dan berwudhu" 


1386 yo 1 23 Yigall 2 ji € gonal 
us sb ad ad, dlg, sand ye9 W Jwgllg cgoogll SY al LudiaS yegoall Ubia3 a05 lol 
Jas Ja Unlid 9d9 Juwita dal X a07 2s 989 JB al uc dll K3, ywbsl : 


Adapun air zam zam menurut Madzhab jumhur seperti madzhab kami (Assyafi'iyyah) 
Sesunguhnya Tidak ada kemakruhan berwudhu dan mandi dengan air zam-zam : Dalam suatu 
riwayat Imam Ahmad bahwasanya ia memakruhkannya secara mutlak , oleh karena telah ada 
kabar dari al-Abbas Radhiyallahu anhu bahwa ia berkata tentang air zamzam , Aku tidak 
menghalalkannya bagi siapa yang mandi dalam masjid, ia hanya halal untuk orang yang 
meminumnya dan berwudhu" 


DEAL IU dio #22 ale Ugokuall sy d9 H5 NG Oluall 198 dillooll day mall Anosall sesal Ulu 


U yes Ii jan Al yuball ye Cui Ig Ula Sc Ayi yo K3 Jo pulai yS 09,53 lo Ru Mg 
Om Wall 8 jiSI alah Ind 89 H8 JB dl dc Jgoso Ul luuoi ulsis : 


Dalil dalil Nash yang shahih, sharih (jelas), lagi muthlag yang berkenaan dengan segala macam air 
adalah tanpa pembedaan, bahwasannya kaum muslimin darinya tanpa adanya 
pengingkaran”.Kemudian ia berkata : Tidak shahih riwayat yang berasal dari Al-'Abbas, akan 
tetapi (yang benar) dihikayatkan riwayat tersebut dari bapaknya, yaitu “Abdul-Muthallib , Meskipun 
seandainya riwayat itu shahih dari Al-Abbas, maka tetap tidak diperbolehkan untuk meninggalkan 
nash-nash yang ada karenanya :Para shahabat kami yaitu Syafi'iyyah menjawab bahwasannya 
riwayat tersebut dibawa pada pengertian Al-Abbas mengatakannya pada saat sulitnya 
(mendapatkan) air akibat banyaknya orang yang meminumnya. Wallaahu a'lam (ummi) 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/944411018915040/ 
www.fb.com/notes/944418358914306 


4277. AIR SEDIKIT JIKA TERKENA NAJIS 
PERTANYAAN : 


2? Aep Ezztt 

Assalamualaikum..Maaf pak mau bertanya.. Adakah ulama kalangan syafiiyah yang berfatwa / 
mengatakan bahwa air sedikit yang kemasukan najis tidak dihukumi najis selama tidak berubah 
warna/ bau/ rasanya? Matur suwun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah wa alaikum salaam 

Wa'alaikumussalaam, ya ada pedapat bahwa air sedikit yang kemasukan najis tidak dihukumi 
najis selama tidak berubah warna/ bau/ rasanya, itu pendapatnya ibnu mundzir, imam al ghozali 
dalam kitab ihya', dan imam rouyani dalam kitabal bahr dan al hilyah. Wallohu a'lam bis showab 
(NN) 

- kitab albahjatul wirdiyah (1/30) : 


welaylsl 9 ad uc 9 Uli yo Gilb yc Ego Hd olS3 usil Al aa N 9 slah mi wi X Jd9 
dcloa Jluslg Solusl 98 all 39 JB Wall 9 al anliS 98 wubg Jl 9 seba NI 93 Mel 9 Sioll 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(i7aa ) 744 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SLS 9 ulu Su agul, 
2 Ghufron Bkl 


wb alel : 

pagi YI tillao pawai Y lali ul #elllo d3 Litail yo 09 HS slip, 

JB ai gl US NS ssi (illan yussig N 2Ag3) ll lal Jul yarig Jis las 0 (Sl ugm sista :Al33) 
Jmasill 48 yalk Jade V9 null ade Jagat 19 nelS9 1535 cal, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/9567558643472221 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965841536771988 


NAJASAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang Najis dan Kenajisan. 


1681. PENGERTIAN NAJIS / NAJASAH 

PERTANYAAN : 

Saeful Aziz 

Najis itu apa sih? 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Pengertian Najis : Najis menurut bahasa adalah benda yang kotor. Sedangkan menurut syara' 


adalah semua kotoran yang menghalangi sahnya shalat yang dikerjakan selagi tidak terdapati hal 
yng meringankannya. | Hasyiyah al-Jamal 11/105 . 


3 axalal HE) sent! Ae in MP mbl #rimakl Jerd Jlee oU IA lia dgpra SI (ye en d3) 
as Gis AO Y) oma JII Nila Ie € 2 MIS 
BY! dale GM) JI Ra lag dil Rat dala OS IS Soy yebell MM Lal Jarang 
(Keterangan selagi tidak terdapati hal yng meringankannya) maka tergolong najis juga orang yang 
beristinja' (bersuci menggunakan batu) maka hukumnya najis hanya saja dima'fu (diampuni) 
bekas yang masih tersisa dari najisnya dan sah menjadikan imam shalat dirinya. Juga termasuk 
orang yang tidak menemukan dua sarana untuk bersuci (air dan debu) bila dalam dirinya terdapati 
najis maka bershalatlah dirinya sekedar menghormati waktu shalat tetapi diwajibkan baginya 
mengulang kembali shalatnya. | Faanah at-Thoolibiin 1/82 |. 
CE 3 mung «dialah ai y elo pl 52 Giaa MM 6 ab omitakl Jera Jess AI (yana Y ee): Aj 
aa ASI Lalbedh Lele p,SE Jo Ol dB «Sts Jana) and! JST Jos Uoail Jarang 0 Gis ATV) mmk NI Ia Je 
Baal Jab dl 


(Keterangan selagi tidak terdapat hal yang meringankannya) maka tergolong najis juga orang 
yang beristinja' (bersuci menggunakan batu) maka hukumnya najis hanya saja dima'fu (diampuni) 
bekas yang masih tersisa dari najisnya dan sah menjadikan imam shalat dirinya. Dan tergolong 
juga didalamnya kehalalan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, sesungguhnya meskipun 
halal hukum bangkainya tetaplah najis namun diperbolehkan baginya memakannya karena unsur 


www.islamuna.info 


THAHARAH (azas ) 745 


darurat. | Tuhfah al-Habiib 1/461 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/441989329157214/ 


4525. DALIL WARNA, RASA DAN BAU NAJIS 
PERTANYAAN : 


2 Mohammad Dzakail Fayyasy 

Di kitab-kitab figh disebutkan kriteria najis, yakni bendanya, baunya, rasanya, warnanya... 
Sekarang pertanyanya....dari mana (alguran/hadistnya) ulama' menyimpulkan kriteria najis 
tersebut ?? kalau dikaitkan dengan ilmu mantig itu bagaimana, karena kita juga kan harus tahu 
dan belajar bagaimana proses istinbatul hukminya.... agar supaya kita semua sadar bahwa ulama' 
tidak asal ngarang bebas mbikin ibaroh di kitab, monggo para sederek dibantu njawab nggeh. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Baca kitab muhadzab : 


amoy Y og clodi" akug Ale Gil sdn Vgil yuni 983 Hail, gl Us gl add yo Slogl ssi yi uk 
lairliso 158 AY lagu all Liud9 211 Jl adal de 126" Any) gl doab 46 lo NI cai 


Jika salah satu sifatnya berubah dari rasa, warna atau bau maka dihukumi najis, sebab sabda 
Nabi shollallohu alaihi wasallam : "air itu suci dan mensucikan tidak dinajiskan oleh sesuatu, 
kecuali bila berubah rasa atau baunya", ini adalah nash atas rasa dan bau dan kami giyaskan 
warna atas rasa dan bau karena warna semakna dengan keduanya. 


Hadits yang dibawakan oleh mushonnef kitab muhadzab menurut imam nawawi adalah dho'if 
berdsarkan kesepakatan ahli hadits, karena dhoif maka tdk bisa dijadikan hujjah, sedangkan 
hujjah masalah bau rasa dan warna adalah ijma' ulama', ibnu mundir berkata : para ulama' telah 
ijjma' bahwa air sedikit atau banyak ketika najis jatuh di dalamnya kemudian berubah rasa, warna 
dan baunya maka hukumnya najis". Ibnu mundzir juga menukil ijma'nya segolongan sahabat dan 
selain mereka, baik airnya mengalir, berhenti, sedikit, banyak, berubah parah, berubah sedikit, 
rasamya, warnanya ataupun baunya maka semua itu najis sebab sudah menjadi ijma' . 


Imam al baihagy berkata bahwa jika hadisnya lemah maka menjadi nyata bhwa hujjahnya adalah 
dengan ijma'.imam syafi'i juga telah memberikan isyarat dalam masalah ini, beliau berkata : " 
hadisnya lemah menurut ahli hadis, tetapi ini adalah pendapat umum dan aku tidak mengetahui 
adanya khilaf di dalamnya " 


Sedangkan perkataan musonnef kitab muhadzab " ini adalah nash atas rasa dan bau dan kami 
giyaskan warna atas rasa dan bau karena warna semakna dengan keduanya "seolah-olah beliau 
mengatakan bahwa tdk menemukan hadis yang menyebutkan warna, padahal hadisnya ada 
dalam riwayat ibnu majjah dan al baihagy, walaupun hadisnya juga lemah. 


Kesimpulannya : 

Hujjah atau dalil tentang rasa, warna dan bau bukan dari hadits tapi dari iima' ulama'. Wallohu 
a'lam bis showab 

- kitab majmu' syarah muhadzab (1/160-161) : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(i7ae ) 746 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alas! ul Iga! ! pia al JB « Ade R0 duuloris mein elll dwlos 389 0,59 SU Kl Ia (@ sid) 
us Olelas es Elas3I Jii9 « yudi 9g « Lay al ig) gl laab W 483 dls ad Ls89 ISI MSI gl Jalll 
ajal gl Ang «Lgu gl Les Lagi sai 4 Lu gl NS ISI) gl Wol slall US elgug «pd 429 ubi 
Gilg oil de ml usil wo Yul: jalu usil 93 Gu B9 « El AL yui ASI , asu) al 
uati X Gizos seloll susi ISI Lo oli S5 Lao clikuyg « Goell ariig « Luo J93 ale Hull Cilogil usi isu 
ang! Id US lo US) ulgell IS Gulai 93 20 25 Mag 00 Uwai Ah «AB LS Alila Lg) 
abis guy Y A3 Hinagll 0 S3 SAI Cysodl lolg « Ogiius AB All Ubud Latih Al usus « 
Jtig « diuD ade | gasilg « dig gl abu, gl dosb : 3 1559 dolol yul dul9, 0 aigullg Aslo Ll olg, 389 
9g dy 9d KimAll Ihidg 4 di012 oigudl Lg « CusadU aloll Jal yo dtususi - dil Ao, - e3lidi aoi 
sliiwdl 


JI Ob Jl 198 dilly Tuwag SSI Sasa yul dala) y0 R42 sapi dasi Y ogg elall : 3 lolg « 
Lagi sadlull ll ola 389 « dai yo 0469 snigull JB laS #las IL SlSNI asi Cysall d3 Ale BI 
va : Ginooll Ja lolg « BD A3 agiw alel N dolell Jah MSI9 Alis Cysall Jal Cup Y Cus : Jl 
3 3590 909 Ul Ld wall Aalg Jl de Liu al DN dB IG lagle og Lada Tes ab ale 

sel) JUN 5 ana Y Ih : Uli, lgisual GS lal, all : Jb UB « Lord LS otigasllg Ala Gl us 
Tel ae aa SANA AOA | 


2 Ghufron Bkl La | | 
ade AE lo NI era dia N 9gb Slodl» : JG alg ale WII aao will l MAWI dolol gel «S9 389 
dslo gal olg, Kaiglg doalbg au) 


shamela.ws/browse.php/book-384/page-263 


PE WNI segi dia Y Lo gg sll all GS): JB den Jis US Jis lol pg le Al alan AN 
d5yy gl. domb al. ul) 


2 Muhammad Mukhlishuddin Hadir 


S9 Jdll 39 dig swag 99 Lsul dlipg 4 oglaiy Sl slall 4 s0 Kal wu Isl La : (2gb) 

Juisoll 9 5x5 gol Je9 Jall dl 28 29159 gl Jaw 1 gl , 9d 1JG 56 Jedl 4s JO Xl ss 

plug Ulos - J9. dcloag Al dos) Ul S9 SA aa an pe 
»(Ajila3 Neg Ja di (Un 9gb ale gal ar aloll 53 Judi 3D Ideas dus, Y seb sal, 

ca Isl sloll (spg «- alug Ule JJl so - sal ye ya gl aa ea 

3 9S dian ML lu 3S sloll Jr « ulale Isl da aullo dub gi su 99 Ambi doutio Ailogl 

ob? iba - alug de JI ola - wuil JB laS ale Ing & Lelll sll 98 Ideal all aki yo Jiiil 

OLS diy Suio Hilao 3D: (srguda Maudy :- alug le All alan - W9S9. Asus Oam N 9gb sll, 

dle AISI musi il Isdg selos IL mui 38 ul HI aiLogl sal s9 wd yo sega Mi jlo SI cl 

SV - ac Jl gd) - dolol yul uas 3 ali dl usb." 

diy) elo « ul? 1» alug de All alan - Ul Jaw, JB :JG - ic All 15) - MUI dolol yul yS3 

cal anal ad Lupa Iidg.ils gal dimag , dsb uplas,sl. «dig , dasbg dc le bil, Oem 

up Uglo GS Aw Ly LA) UMSS yo Al das, Ale Aslo valas, 388 sala gal Aisu3 38 eiS9 Lana 
dis Jl 93) - Ul doloi yul ye as ya uc Ulo-. 


http://shamela.ws/browse.php/book-147/page-29 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/985225318166943/ 
www.fb.com/notes/1079361055420035? 


www.islamuna.info 


THAHARAH | a7a7 ) 741 


0114. Salah Satu Sifat Najis Masih Ada Ketika Telah 
Dibasuh 
PERTANYAAN : 


Husin Ba'bud 


Assalamualaikum. Bagaimana jika di tangan kita masih ada salah satu sifat najis di tangan contoh 
nya kan misal nya abiz BAB, masih ada bau nya di tangan kita, terus kita celup tangan kita yang 
msih ada bau najis nya ke air yang sedikit. bagaimana kah air yang sedikit tersebut apakah 
menjadi najis atau bagaimana ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb 
pp na only Jon Lady OlB Ojlag saiad Jaan II La ISS Aida A9 yng pad HS ag Il OS OP el ha NY, 
oral eh Je Lego 3 


"Tidak menjadi bahaya tetapnya warna (najis) seperti tetapnya warna darah, atau tetapnya bau 
(najis) seperti bau khomr bila memang sulit di hilangkan karena masyaggot, berbeda dengan bila 
tidak sulit dihilangkan maka menjadi bahaya tetapnya, kalau antara warna dan bau tersebut sama- 
sama masih menetap pada satu tempat juga menjadi bahaya karena berarti menunjukkan indikasi 
kuatnya keberadaaan najis tersebut pada satu tempat". | Ignaa Li Assyarbiiny 1/31 J. 


Kesimpulan pertanyaan di atas : Bau tangan bekas BAB tersebut tidak masalah bila memenuhi 
persyaratan berikut : 


2» Tidak disertai dengan warna najis 


2» Sulit dihilangkan 


www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/301528683203280/ 


0020. Parfum Beralkohol 
PERTANYAAN : 


Si Trexz 


Assalamu'alaykum... Nyuplik ptnyan dari sblh... Shalat dengan memakai parfum b'alcohol,sah atau 
tidak ? Soalnya sebgian ada yang berfatwa bahwa alcohol temasuk najis. Apakah benar alkohol 
yang sebagai pelarut parfum sama dengan khamr ? Mohon pencerahannya...” 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Seingat saya hukumnya boleh...Hukum alkohol untuk campuran minyak wangi menurut madzhab 
Syafi'i dima'fu (dimaafkan), artinya dihukumi seperti perkara suci jika untuk sekedar kebutuhan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(i7as ) 748 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saja, namun bila melebihi kebutuhan, maka hukumnya najis... karena alkohol dikategorikan 
khomr.... 


AYI AS Lal ILY dg SAI JATI 3 ain SU Up LS Ao lead mila Jl Aga VI II Slias (adl Anom SLALU Upin g 
Cie Akil, jl 2 Add ala SUS ya Upaasag Las (aing MB aoi la JU Aa le pisa JI OI Lean oem Heli 
1/19/an0 VI ia) 


0180. Alkohol Dalam Parfum Dan Obat 
PERTANYAAN : 


Ibnu Nawawy El-Fajry 


Assalamu'alaikum warohmatullah... afwan.. apa hukum sholat make minyak wangi beralkohol ? 
dan hukumnya minum obat yang terbuat dari alkohol ? syukron... mohon pencerahan sejelas- 
jelasnya yaa.... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam warohmatullaah... Alkohol yang terdapat pada keduanya termasuk NAJIS yang 
DI MA'FU (dimaafkan) 


CI Remo LAU Ling 
Kn AI 3 in MP ULILY Tae SIN ay II Sai 
cm Aonlah! And le Lal FLY L 0 SI 


Termasuk bagian najis yang di ma'fu (dimaafkan) adalah najis yang terdapat pada obat-obatan 
dan wewangian harum dengan tujuan untuk memperbaikinya, maka di ma'fu sekedar takaran yang 
dipakai untuk memperbaikinya dengan dianalogkan pada aroma yang mempernaiki pada keju. 
| Figh 'Alaa madzaahib al-Arba'ah 1/15 |. 


AghitsNy Robby 
Wa'alaikum salaam warohmatullaah wabarokaatuh.... 
desai, Glen La Gde pad Gilas La ali uh 


“Wajib mendahulukan sesuatu yang berhubungan dengan tashowwur (mengenal hakikat sesuatu) 
atas sesuatu yang berhubungan dengan tasdig(hokum)” 


Di bidang kimia, alcohol : nama kumpulan senyawa organik yang mengandung gugus OH yang 
biasanya terikat pada rantai yang bersifat paraffin. Ada juga Etilalkohol yang disebut Etanol (CH3, 
CH2,0H) yaitu zat cair yang tak berwarna namun baunya menyegatkan. Dalam teknik sangat 
banyak dipergunakan, baik sebagai bahan pelarut maupun sebagai bahan pangkal untuk sintesaz 
selanjutnya. Dan dipergunakan juga dalam industri bahan makanan (MINUMAN KERAS) dan 


www.islamuna.info 


THAHARAH (| 17a9 ) 749 


dalam industry MINYAK WANGI. Kadar alcohol ini bermacam-macam : 
Jika untuk MINUMAN KERAS - 25-50Y5 
Jika untuk OBAT-OBATAN - 4 atau 54 


Jika untuk SPIRITUS - 70-96Y4. SPIRITUS "larutan alcohol dalam air yang dibubuhi suatu zat 
yang beracun misalnya methanol spy gad pt dipake tuk minuman keras maka diberi warna biru tuk 
menandainya” 


BAHAN2 PEMBUATAN ALKOHOL: 

1. Bahan2 yang mengandung gula : seperti gula tebu, gula bit , melasa n berbagai buah2an 
2. Bahan2 yang banyak mengandung zat patiamilum): seperti kentang, jagung, dll 

3. Umbi2 yang mengandung fruktosa n lignin. 


4. Bahan2 yang mengandung selulosa: ampas2 kayu (yang bisa menggula jika diolah dengan 
asam chlorida n dimampatkan) 


Biasanya tanah air kita menggunakan bahanz tersebut tuk membuat alcohol. Namun ada juga 
yang membuat alcohol dari kotoran sapi, seperti di India. 


Jadi, HUKUM SUCI/NAJISNYA ALKOHOL TERGANTUNG DARI ASAL PEMBUATANNYA. 
JIKA SUCI - SAH DIPAKE SHOLAT 
JIKA NAJIS - NGGA SAH 


Namun untuk ihtiyat lebih baik DIHINDARI memakai parfum beralkohol. Tapi jika penggunaan 
alcohol itu hanya SEKEDAR UNTUK MENGHILANGKAN BAU PADA BADAN ATAU BAJUNYA 
(bukan untuk mewangikan dirinya) - jika najis maka termasuk MA'FUW ( najis yang dima'afkan ). 
( Figih “ala Madzahibil Arba'ah 1 (kalo di kitab ana hal.21).| 


CI Remo DU Lag 
Kana Pn MP UHILY Tae SI 23 Il SLas 
com Aonbah! And Ae Las FLY L 0 


Termasuk bagian najis yang di ma'fu (dimaafkan) adalah najis yang terdapat pada obat-obatan 
dan wewangian harum dengan tujuan untuk memperbaikinya, maka di ma'fu sekedar takaran yang 
dipakai untuk memperbaikinya dengan dianalogkan pada aroma yang mempernaiki pada keju. 
kalau minuman keras maka NAJIS muthlak karena al-Guran mensifatkannya dengan 
“rijsun (najis). Sedangkan alcohol bukanlah minuman pada 'urf. Adapun jika digunakan untuk 
obat..jangankan alcohol....arak pun jika kadarnya hanya 4 atau 5Y6 saja yang tidak sampai 
banyaknya membuat mabok maka BOLEH. | Hasyiyatus Syargowy 'alat Tahrir juz 2 : 449 |. 


Lamb yel Sp OI Aida lal AL Bra Ulantal (48 Ing W dad Ob giga 33 gaul PU, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1750 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jus 


“Adapun jika arak dilarutkan di dalam obat, dengan tidak tinggal baginya sifat arak, maka tidaklah 
haram mempergunakannya, seperti najis2 lain yang murni. Hal ini jika diketahui atau diberitakan 
oleh seorang dokter yang adil”. 
0340. NAJISKAH AIR LIUR ORANG TIDUR ( ILER ) 
PERTANYAAN : 
Wijnil 'Ain 
Bagaimana hukum liur yang keluar dari mulut ketika tidur namun terkena baju yang akan 
dikenakan dalam shalat ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Air liur itu Suci selama diyakini tidak berasal dari perut.. tapi bila diyakini dari perut hukumnya 
najis. 

Blaa oya dil Gimana dil jl Uas Ig BU Ad oya Jill alay yalao Il al oya Blaa pb mala NAS, SJU Gala al Lu 

PS Ol aus Gian 4 dal GRI 

Sedangkan mani hukumnya suci berbeda menurut Imam Malik begitu juga lendir dari kepala atau 
dada bukan lender yang dari pencernaan, begitu juga air yang mengalir dari bibir orang tidur (iler- 
java-pen) meskipun bacin atau berwarna kekuning-kuningan selama tidak diyakini keluar dari perut 
kecuali bagi orang yang mendapatkan cobaan (dengan terus-menerus mengeluarkan liur dari 


perut) maka juga termasuk najis yang dima'fu (diampuni) meskipun banyak. | Faanah at-Thoolibiin 
1/85 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Kenapa ulama menetapkan air liur dari perut itu najis? Karena dalam perut tempat terjadinya 
perubahan makanan menjadi bacin dan rusak, sesuatu yang disana hukumnya najis karena sudah 
menyerupai tinja / kotoran... | Al-Muhaddzab 1/47 J. 


BIS LS OS old, RI II SI Slot alah MY) oles Lah Ssh Ul) 


Jika pada permasalahan iler kita bingung untuk menentukan keluarnya dari perut atau bukan, 
karena saat tidur kita tidak tahu posisi ketika tidur, apakah yang diyakini adalah ketika kita bangun 
pas posisi bagaimana, apakah posisi ketika bangun tidur ini yang menjadi patokan asal keluarnya 
iler ? 


Ibnu Timaad memberi batasan tentang ciri-ciri antara air liur yang keluar dari perut dan yang dari 
"sekitar bibir" ( seputar bagian dalam mulut, penyunting ) : 


1. Saat baunya berubah bacin berarti dari perut 
2. Bila ditemukan warna kekuning-kuningan juga dari perut 
3. Tidurnya terlelap pulas dan dalam rentang waktu panjang. Sedang ciri-ciri air liur yang dari bibir 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4751 ) 751 


kebalikannya. 
4. sebagian ulama ada yang menyatakan, bila saat ia tidur posisi kepala tinggi (melebihi perut) 
diatas bantal maka hukumnya seperti ludahnya suci 
om Jai! #EJUN, Uillaa ye dl 133 LUillan Alb dil Ja Hg BUSI A3 ya Jl Lah JA YG oa cal S3 A8) 
BI aa IE Tali oa CE. 
Cl JB Ata DL mill adah ya SU Ill Ab IS yag 2 Cell Adaa ya ME ne g Jis DE Lal S3, 
PU OP dala La Jha dika ala ya PR UB MI Clan Bia la ga BIS Gay Sab ola ya Ser Lab Oa dala oa La 
day de Eye BI pia Ol eelangy dika Cakar Aib Al oya Al AAS Bg oya elly ding Jl ma Nela Sp Ob MN 
ah Sab Ih 
| Hasyiyah Vaanah at-Thoolibiin 1/113 |. 


0345. Cara Agar Air Sedikit "Mutanajjis" Menjadi Suci 
Mensucikan 

PERTANYAAN : 

Imam Budi Sanjaya 


AssaLaamu 'alaikum... maaun golilun thoohirun muthohhirun bijaryil maa'i in kaana musta'malaan 
ashohha fil wudh'i bi jaryil maa'i ... mohon pengertiannya ? 


JAWABAN : 
Hakam Trunojoyo ElChudrie 


Wa'alaikumussalaam. Air sedikit bisa menjadi air yang suci mensucikan bila ditambah denga air 
lagi (hinga menjadi 2 kulah. Red), meski dengan air musta'mal, dan bila digunakan untuk 
berwudhu bisa menjadi sah.. Penyimpulan dari fathul mu'in. 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. SEPAKAT SAMA KANG Hakam Trunojoyo ElChudrie. Ini redaksi yang ada di 
kitab Fath al-Mu'in : 


d3 Y Cb gema 2S, jg Unila Aeglo jelas gam NI Julia SUN, 

D3 pel YG SL pass Y dll ola pln Ca Unila Mela sela Ja3y Ad La pay CS (oma ISL Jalil UN J3) 
op daa aan il koseiana seat ala pemka sa plasil S3 Lah OS dasi ae) else. dg S3 9 dad Miss |) 
3 


WAL MAA-U ALGALIILU IDZAA TANAJJASA YATHHURU BI BULUUGHIHII GULLATAINI 
WALAU BI MAA-IN MUTANAJJISIN HAITSU LAA TAGHAYYARA BIHII 


Air sedikit bila menjadi najis bisa suci kembali dengan menjadikan ia dua gullah meskipun 
memakai air yang terkena najis asalkan tidak menjadikannya berubah. 


(Keterangan Air sedikit bila menjadi najis) artinya menjadi najis sebab kejatuhan najis. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Keterangan bisa suci kembali dengan menjadikan ia dua gullah) artinya dengan menambahkan 
air lain padanya tidak dengan menambahkan barang cair lainnya meskipun bisa melebur dengan 
air. 


(Keterangan meskipun memakai air yang terkena najis) artinya meskipun penambahan untuk 
menjadikannya dua gullah tersebut memakai air lain yang terkena najis, atau menggunakan air 
musta'mal, atau air yang berubah, atau es atau embun yang telah meleleh. | Fanah at-Thoolibiin 
1/34 1. 


0534. Najis Hukmiyyah - Najis Yang Hilang Bekasnya 
PERTANYAAN : 
Koesoema Negara 


Assalamu alaikum.... Nderek tangled mbah... Bagaimana hukum tempat yang terkna najis berupa 
cairan dan belum sempat disucikan sampai hilang bekas najisnya, hukumnya najis/suci? Matur 
nwun... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam. Najisnya tetap ada, itu yang dinamakan najis hukmiyyah, najis secara 
hukumnya saja dan cara mensucikannya bila memang bentuk, bau, rasa dan warnanya sudah 
tidak ada cukup disiram dengan air suci... 


0632. HUKUM MEMBAWA DOMPET YANG ADA NAJISNYA 
PERTANYAAN : 
Abdullah Alifalit Al-Jawi 


Assalamualaikum, ini ta ambil contoh pada diri sndiri, Di dalam dompetku terselip barang najis 
yang ga bisa dibuang / di suci, akhirnya bila tiap sholat dompet aku gletakin di depan / belakang 
aku berdiri, bagaimana tuh hukumnya ? 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Wa'alaikum salam. Boleh/sah selama ga dibawa sholat. 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. DI ANTARA SYARAT SAHNYA SHALAT, TEMPAT SHALATNYA HARUS 
SUCI, ASALKAN DOMPET TERSEBUT TIDAK TERBAWA SAAT IA SHALAT MAKA 
SHALATNYA HUKUMNYA SAH 


AV Oleo 3 dadh 3 pena! 3 yo SSL La Yale Gala DG ALE Y Lag (o) LA Aa ae JS SP OS UT, 

VI bath Y JB dab Ri YY UD LAU BL pan ya oya dal Ulu IL LO oh R1 adl 
de be Ig an SA Ipang OLI oat La Ra ag Yg Reel rak para ya Bl Bal) Ig Credill pan ya Boleh 
I pay OS ON JB Ea Rika GV GE ag dal Ie daily pay Ae gl Ra aan pl Ide inlb PL 
KESAN M3 


Yang dimaksud suci tempat shalatnya adalah setiap tempat yang bersentuhan dengan badan 
(juga pakaian) orang shalat, sedang yang tidak bersentuhan tidak bahaya najisnya kecuali tempat 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1753 ) 153 


yang sejajar dengan dadanya saat sujud yang dalam masalah ini terdapat dua pendapat (yang 
salah satu pendapatnya menyatakan sujudnya tidak sah) karena tempat tersebut dinisbatkan juga 
area shalatnya. 


Diwajibkan setiap tempat yang bertemu dengan badan, pakaiannya dalam keadaan suci. Berbeda 
menurut pendapat Abu Hanifah yang hanya mewajibkan sucinya tempat kedua telapak kakinya 
meski dalam riwayat lain beliau juga menyaratkan sucinya tempat kedua telapak kakinya dan 
dahinya dan tidak bahaya najis diselain tempat tersebut kecuali tempat tersebut ikut bergerak saat 
ia bergerak dalam shalatnya..... 


Bila seseorang shalat sedang dibawah permadaninya, atau ujung tempat lainnya, atau shalat 
diatas ranjang yang tiang-tiangnya terdapat najis maka tidak bahaya berbeda dengan pendapat 
Abu Hanifah bila tempat tersebut ikut bergerak saat ia bergerak dalam shalatnya maka tidak 
boleh. | Syarh al-Wajiiz IV/34 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0694. KENCING MENGHADAP KIBLAT 
PERTANYAAN : 
Alamuddin Syah 
Bgaimana hukum membuang air dlam keadaan menghdap kiblat ? Mohon penjelasannya disertai 
dalil yang mendukung.. Syukron 
JAWABAN : 
Emilia Sylvia Hazard 
MAKRUH 
Dari Ibnu Umar, ia berkata: Pada suatu hari aku naik ke rumah Hafshah, lalu aku melihat Nabi 
shalallahu “alaihi wasallam buang air dengan menghadap kea rah Syam, membelakangi Ka'bah. 
(HR Jama'ah, Nailur Authar Hadist No. 86) 
ala Gas Ol Jb ant Ja Wa Jis Of ella ale AN do GA cd Iban AN gn) JI ken ap ar P3 
aki nk | | KA ah ap (alan 
Dan Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi Shalallahu “alaihi wasallam melarang menghadap 


Kiblat ketika kencing, tetapi aku melihat dia sebelum wafat kurang dari setahun, ia menghadap 
kiblat. (HR Imam yang lima kecuali An-Nasai, Nailur Authar Hadist No. 87) 


ON aa ea san ae Ul oli GI Iwa ali Jeiiaa : al, Ul Gan gal sa J3 Jb Ai Dia ae 

295 af olga Bana sih Aid ag AA DG IP el 3 Kia og Yi Lal PA E 

Dari Marwan al Anshar, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar menderumkan kendaraanya dengan 

menghadap kiblat, lalu ia kencing dengan menghadap kiblat, lalu aku bertanya: Wahai Abi 

Abdirrahman, tidaklah yang demikian itu dilarang? Maka ia menjawab, tetapi yang dilarang 

adalalah jika ia ditanah lapang, bila antara kamu dan kiblat ada sesuatu (penghalang) yang 
menutupimu, maka tidaklah mengapa. (HR Abu Dawud). 


Intinya adalah kita tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di 
tempat terbuka, sedangkan jika tertutup atau terhalang oleh dinding maka diperbolehkan kita 
menghadap dan membelakangi Kiblat. Wallahu “alam bishowab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0699. KENAJISAN KENCING / OMPOL BAYI 


PERTANYAAN : 
Bambang Isnadi 


Assalamu'alaikum. Sarung pakdhe aku,terkena ompol bayi yang belom makan apa-apa selaen 
ASI, lantas buat sholat tanpa dibersihkan... Apakah sah...? Syukron 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Sebelum diperciki air untuk kencing bocah laik-laki (yang masih berumur 
dibawah 2 tahun dan hanya minum ASI) dan di cuci selayaknya najis lainnya untuk kencing bocah 
wanita sarung tersebut masih najis dan tidak sah digunakan shalat. Berdasarkan hadits Nabi 
Muhammad Shallallaahu alaihi wa sallam : 


1. Hadits Ummu @ois bintu Mihshon rodhiyallohu 'anha: 
dang Ily dala AI Jae AI gang demo 4 Haekany Ale A1 Ceko Alli Jyay Al pabi JA eniao W opl Ll Ul 
alady D1) um AE Lea C0 Je lh copa 
Bahwa ia datang dengan anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum makan makanan 
kepada Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam. Lalu Rosululloh shollallohu alaihi wa aalihi wa 
sallam mendudukkan anak itu di pangkuannya, kemudian anak itu ngompol di baju beliau. 
Beliau pun meminta air lalu memercikinya dan tidak mencucinya (HR. al-Bukhori dalam al- 
Wudhu' (223), Muslim dalam ath-Thoharoh (691), Abu Dawud dalam ath-Thoharoh (374), at- 
Tirmidzi dalam ath-Thoharoh (71), an-Nasa'i dalam ath-Thoharoh (304), Ibnu Majah dalam ath- 
Thoharoh dan Sunannya (566), Malik dalam al-Muwatho'ho' (141), Ahmad (27756), al-Humaidi 
dalam musnadnya (365), al-Baihagi (4319), dari hadits Ummu @ois bintu Mihshon rodhiyallohu 
anha.) 


2. Hadis riwayat Imam Turmudzi 
Siar ola) Rea Ig or Fat dug Sip Ja 
“Dicuci dari kencing anak perempuan dan dipercikkan dengan air dari kencing anak laki-laki 
makanan.” (Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan). 
Hikmah dibedakannya perlakuan terhadap dua kencing bocah diatas di terangkan dalam Kitab 
AlBaajuuri 1/107 dan alfigh islami-Zuhaily 1/311 : 
cr dil Jul Lina Uk dah Siioth Ugkont, INSYI uya ASI Alat, INEYI 4 Kemal! Jt oya Gl oral Jp Ol Lagis G AI, 
bebas beis al yag Alb ALE soal & ala Uaaly mail! pol ala oya Kila Sl pn UM pay pb sya Lil Joly Uno elu 
PHI yag 0 Sley Who 
AI Jay oya Jmdap Tatang Kla olgy USUS 4 dala slh Alah € Lada maya Jab oa Aa MB Al Kemal Alila al, 
Ka ya Spa Jend Gala YG Uya oya Bol seal Jp OI EMS Teally aral Ig oa BB) IE Je oya Jang 
(311 -— Tg 6 4 MY AR 2 Bl) IN H3. 
Perbedaan kencing bayi laki-laki dan perempuan : 


1. Kencing bayi laki-laki lebih lembut ketimbang kencing bayi perempuan dan persatuan dengan 
tempat yang terkencingi bayi laki-laki lebih banyak ketimbang persatuan dengan tempat yang 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1755 ) 155 


terkencingi bayi perempuan, menurut kitab alfigh islami-Zuhaily 1/311 “Kencing bayi laki-laki 
lebih lembut ketimbang kencing bayi perempuan sehingga bertemunya kencing laki-laki tempat 
yang terkencingi tidak sekuat bayi perempuan” karenanya kencing laki-laki diringankan 
hukumnya tidak kencing bayi wanita. Intinya kencing wanita lebih pesing dan lebih menyengat 
baunya,,, Hehe 


2. Asal kejadian laki-laki dari dari air dan tanah sedang asal kejadian wanita dari daging dan 
darah (najis) karena Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam AS yang pendek 


3. Tanda balig (dewasa) nya anak laki-laki ditandai dengan cairan suci yaitu mani sedang tanda 
balig (dewasa) nya anak perempuan ditandai dengan mani dan cairan najis yaitu darah haid. 
(Kitab AlBaajuuri 1/106-107 dan alfigh islami-Zuhaily 1/311). Wallaahu A'lamu bis shawaab. 


Abdurrahman As-syafi'i 
Hj j3 JA Jap OI Ueiato yan gp Gaal Rpr oya Lagi BP 9" RE Ia oa Jep 3 SI Jap ya man" Sekat ul, Gg 
da SIS Job Gaal Utan ine Urea UE Jay Ol La caaly JS 3 ia ML oral Jp SIS Jail Il Ad are 
Ol Ja La eh Ol Get Y lor CLS yA La Lia On yong Legit GP yA GB Ui yel TI met Ur seal 
Jadi SPd SUYI dika Gaal Ily mall Lado Penadh Sindo Kls Coal Jan AK LUYI yap SU Glel adl 
ABI Ie uga 
air kencing anak laki-laki yang belum makan apa2 dan anak perempuan yang belum apa2 ke-2nya 
najis hukumnya,cuman najis kencing anak laki-laki disebut najis mukhofafah,sedang najis kencing 
anak perempuan adalah najis mutawasith,hal ini karena ada perbedaan yang mendasar dari ke- 


2nya.. "diriwayatkan dari imam thurmudzi : percikilah dari air kecing anak laki-laki,dan basuhlah 
dari air kencing anak perempuan".Perbedaan diantara ke-2nya adalah: 


1. air kencing anak perempuan umumnya keluar dengan memancar keras dan menyebar, 
sedang anak laki-laki hanya jatuh pada satu tempat saja. 


2. air kencing anak perempuan lebih pekat,lebih kekuning kuningan,lebih tajam baunya 
berbeda dengan anak laki-laki. | Kifayatul Ahyar : 67 | 


UV JAE alis 


0713. NAJASAH : NAJIS KENCING BAYI 
PERTANYAAN : 
Bambang Isnadi 


Assalamu'alaikum. sarung pakdhe aku, terkena ompol bayi yang belom makan apa-apa selain 
ASI... lantas buat shalat tanpa dibersihkan, apakah sah ? Syukron 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Sebelumnya diperciki air untuk kencing bocah laik-laki (yang masih berumur di 
bawah 2 tahun dan hanya minum ASI) dan di cuci selayaknya najis lainnya untuk kencing bocah 
wanita sarung tersebut masih najis. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. : 


1. Hadits Ummu @ois bintu Mihshon rodhiyallohu anha : 
3 Lelang Ty deket duo AN Iyan damdorti 4 Hakan y Aahe A1 Cabe Alit Ipay dl al JT enno Wortel 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1756 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Alah 2) Aonih ole Lea 6 (de JL «opa 


Bahwa ia datang dengan anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum makan makanan kepada 
Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam. Lalu Rosululloh shollallohu alaihi wa aalihi wa sallam 
mendudukkan anak itu di pangkuannya, kemudian anak itu ngompol di baju beliau. Beliau pun 
meminta air lalu memercikinya dan tidak mencucinya (HR. al-Bukhori dalam al-Wudhu' (223), 
Muslim dalam ath-Thoharoh (691), Abu Dawud dalam ath-Thoharoh (374), at-Tirmidzi dalam ath- 
Thoharoh (71), an-Nasa'i dalam ath-Thoharoh (304), Ibnu Majah dalam ath-Thoharoh dan 
Sunannya (566), Malik dalam al-Muwaththo' (141), Ahmad (27756), al-Humaidi dalam musnadnya 
(365), al-Baihagi (4319), dari hadits Ummu @ois bintu Mihshon rodhiyallohu anha.) 


2. Hadis riwayat Imam Turmudzi : 

Saka jd ola) Kau dy ee Sa dna da ee He 
“Dicuci dari kencing anak perempuan dan dipercikkan dengan air dari kencing anak laki-laki 
makanan.” (Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan). 


Hikmah dibedakannya perlakuan terhadap dua kencing bocah diatas di terangkan dalam Kitab 
AlBaajuuri 1/107 dan alfigh islami-Zuhaily 1/311 : 


cra Aiko Jual Lina Why dd Said Uglout, INIYI oya ASI lont, INSYI 3 Kamal yi oya Bol goal Jay OI lagaa GA, 
bebas betis Gl yag Alb ALE soal & ala Lia) mail! pal allb ya Salat Sl pn Ob pay pd ya lil Jaoly Uno elu 
Siap olyy UUS dale elN Allah € Lady pabya Jaa oya Aa NB ES Keane! Alila Lely ade yag ab Skrg Wak 
YG « Wa So gal ds 59 V5) Kemal g cell Jp Os 33 KI Jap oya Jing REA Jap ya Jasbap Het 
(311 -— Tg 6 IL AYI Aa 2 PN) IN GH, C0 Uy Ipad Jedh Gaab. 

Perbedaan kencing bayi laki-laki dan perempuan : 


1. Kencing bayi laki-laki lebih lembut ketimbang kencing bayi perempuan dan persatuan dengan 
tempat yang terkencingi bayi laki-laki lebih banyak ketimbang persatuan dengan tempat yang 
terkencingi bayi perempuan, menurut kitab alfigh islami-Zuhaily 1/311 “Kencing bayi laki-laki lebih 
lembut ketimbang kencing bayi perempuan sehingga bertemunya kencing laki-laki tempat yang 
terkencingi tidak sekuat bayi perempuan” karenanya kencing laki-laki diringankan hukumnya tidak 
kencing bayi wanita Intinya kencing wanita lebih pesing dan lebih menyengat baunya,,, Hehe 

2. Asal kejadian laki-laki dari dari air dan tanah sedang asal kejadian wanita dari daging dan darah 
(najis) karena Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam AS yang pendek. 

3.Tanda balig (dewasa) nya anak laki-laki ditandai dengan cairan suci yaitu mani sedang tanda 
balig (dewasa) nya anak perempuan ditandai dengan mani dan cairan najis yaitu darah haid. 
(Kitab AlBaajuuri 1/106-107 dan alfigh islami-Zuhaily 1/311). Wallaahu A'lamu bis shawaab. 


0783. NAJIS MUGHOLADZOH ANJING 
PERTANYAAN : 
Rama Rif 


Assalamu'alaikum, maaf mau tanya: Bulu Anjing yang bertebaran mengenai tubuh/pakain kita itu 
najis tidak yah ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4757 ) 157 


Masaji Antoro 
Waalaikumsalam. Memang terjadi khilaf dalam masalah kenajisan anjing : 


e Kalangan syafi'iyyah dan Hanabilah menilai anjing tergolong najis mugholladzoh (najis yang 
berat) yang mengakibatkan najis tidak hanya sebatas air liurnya saja tapi mencakup juga 
keringatnya dan setiap anggauta tubuhnya, dan cara meghilangkan najisnya pun disyaratkan 
memakai debu diantara tujuh kali basuhan. 

MIS dil pel Alay dig AJI laka Lan Jis ASI #3 mall 


Artinya : Kelima adalah Jilatan anjing dibasuh tujuh kali salah satunya dengan debu, 
keringatnya dan seluruh anggauta tubuhnya hukumnya seperti air liurnya. | Syarh alKabiir li 
ar-Rofi'1 1/260 . 


e Sedangkan menurut kalangan malikiyyah anjing hidup hukumnya suci yang mengakibatkan 
najis pada anjing tertentu pada air liurnya saja, 


e Sedang menurut Hanafiyah najis anjing sama dengan najis akibat yang lain tidak disyaratkan 
dibasuh tujuh kali dan menghilangkan najisnya dengan debu menurut mereka hanya sunah. 
jan IA yes PU 0 anis Ka ban Yg da Aa up CA Tp G4 aa Ja AS Ga 
Kan Ga Ca Jr (Ki 4 pie AL AI 9G LK al B6 SP £ Kap Lap eka Ht 
Ii 5 talas bala EN 23 SU. 
Tigor Cp LI ORI BAE 4 AKAN ja apa some LE Gp Gaal GI Pn) Lan AS, 
Na | Ka Ha Ta AON lan aa tah 
(2 v548. 33/71 Soe Itil « Lan La, 60/1 Studi iluuy « Lauay Lag 212 205/1 opeule opal Tab 
03 235 /1 gadi, « Lau 3 181 (25 241 gi SLS « Uraag Lag 77 17 IL PAI gang « Lara 
Laku 4, 235 /1 Cai «Una. 
| ALMAUSUU'AH ALFIAHIYYAH XIV/50 | 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
0879. HUKUM AIR LIUR 
PERTANYAAN : 
Bayangan Hitam 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 


Saya mau bertanya tenten seorang Imam yang pada waktu sholat tiba berdahak dan keluar lendir 
dari perutnya ke mulut.... " Apakah lendir tersebut harus di telang atau di buang saja terus bagai 
mana dengan ke ap sahan sholatnya???" 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. Air liur (iler-java-pent) hulumnya SUCI selama diyakini tidak berasal dari 
perut tapi bila dari perut hukumnya najis 


Bana ya dil Sima IU kel) P3 3 BU ya Jill elag yak Il Oa oa Ban pP Pala NAS) SUU Ge alas al Lu 


FS Olg tis ind deal URVI 
sini es 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1758 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sedangkan mani hukumnya suci berbeda menurut Imam Malik begitu juga lendir dari kepala atau 
dada bukan lender yang dari pencernaan, begitu juga air yang mengalir dari bibir orang tidur (iler- 
java-pen) meskipun bacin atau berwarna kekuning-kuningan selama tidak diyakini keluar dari perut 
kecuali bagi orang yang mendapatkan cobaan (dengan terus-menerus mengeluarkan liur dari 
perut) maka juga termasuk najis yang dima'fu (diampuni) meskipun banyak. | Yaanah at-Thoolibiin 
1/85 1. 
Kalau keluarnya dari perut maka najis Karena dalam perut tempat terjadinya perubahan makanan 
menjadi bacin dan rusak, sesuatu yang disana hukumnya najis karena sudah menyerupai tinja/ 
kotoran... 
Keterangan dari AlMuhaddzab 1/47 : 

JAS AS OS old, OI II SI 3 Slot plab MY) oles Lah Syed AI Ul) 


TANDA-TANDA AIR LIUR ORANG TIDUR BERASAL DARI PERUT ATAU BIBIR 
Ulas AU dl 1 J3 Ag UII AB ya Illa La JT SU ol al S3 ay. 
BI oa CI Sekali ya OEM Om Jeaidl (JW, alan Ll 1 Jaa 
Ce JB ta 3 Sail aa dah ya 2 Il Ab SP yag HUB Ce Il Blah! ya TOBA LN 3 dll BE Lal S3, 
PU Of dilas La Jah Milan la oya Spr JB dil Melong Biso la Usa BIS ey Wigb ella oya Spray ya dalan ya la 
Slug Je air API ea Ol pem y Ailiy h Tan ba Ala oya AT AS Sad oya elly Aing Jl gua Iil Sm Ob nj 
ay So mb Id 
Ibnu Timaad memberi batasan tentang ciri-ciri antara air liur yang keluar dari perut dan dari bibir : 
1. Saat baunya berubah bacin berarti dari perut 
2. Bila ditemukan warna kekuning-kuningan juga dari perut 
3. Tidurnya terlelap pulas dan dalam rentang waktu panjangSedang cirri-ciri air liur yang dari 
bibir kebalikannya. 
4. Sebagian ulama ada yang menyatakan, bila saat ia tidur posisi kepala tinggi (melebihi 


perut) diatas bantal maka hukumnya seperti ludahnya suci, | keterangan dari : Hasyiyah 
Paanah at-Thoolibiin 1/113 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


3328. HUKUM AIR LUDAH MANUSIA 
PERTANYAAN : 


2 Apu'holaholo Ndhopestonecapity 
Assalamu'alaikum wr wb, hukum air ludah manusia itu najis atau tidak ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalaam, air ludah hukumnya suci, begitu juga dahak, bahkan para shohabat dulu 
ketika Nabi shollallohu alaihi wasallam mengeluarkan dahak maka dahak tersebut jatuh pada 
tangan salah seorang sahabat kemudian digosok-gosokkan ke wajah dan kulitnya.Nabi juga 
pernah meludah dibajunya (HR. Al Bukhory ). 


Rujukan kitab fathul bary imam ibnu hajar : 


005 akug Ade All Lala all 23 Ul9509 small Uc d9.0 JB tagill 9 og2ig belsallg ll LL 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1750 ) 159 


4g29 lgs S8 pgio Ja) LS 3 cg VI dolsi plug Gale Al sda yuill AS log Cyaall S8 dupa 
dpl 9 

238 59 plug Ale li Ladun suill S3 JB So Ly yail ye San GE law Lita JB tag up Aan Lisa 
al yuill yg lil Cimow JB da5 pulas Lg Lg cw Lausl JB 50 yul ual dab dil ac gl JB gi 
aw le al 


Penjelasan imam ibnu hajar : 


SJ yo a34 bo la al yo a31 bo adl Jed9 pong Jasa 48 Iis dosa 9x0 wall dolllg . 
duta asal Gal S9) LSI Elon A8 asas Ji 389 . 0g5U9 Ho JJl doleb ale Jia MI IS yo KSEI 9 
ul asli pad sala sole lou GC RAD ? A53 al J3 Jalu aw il AJI pad ul 4 Tuna lih 
al G8 ISI uu OLI 
Tujuan dari hadis ini adalah istidlal terhadap sucinya air ludah dan semisalnya, sebagian ulama' 
menukil adanya ijma' ttg sucinya air ludah tetapi ibnu abi saibah meriwayatkan dengan sanad 
shohih dari ibrahim an nukho'i bahwa air ludah itu tudak suci.ibnu hazm berkata : shohih dari 
salman al farisi dan ibrahim an nukho'i bahwa air liur ketika berpisah dari mulut maka najis. 
Wallohu a'lam. 
Baca link terkait : www.piss-ktb.com/2011/12/087 9-thaharah-hukum-air-liur.htm| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/795612860461524/ 
www.fb.com/notes/799913313364812 


0884. Kuas Putih Yang Ditengarai Dari Bulu Babi 
PERTANYAAN : 


Pustaka Aswaja 


( URGENT | Barusan iseng2 liat anak pondok ngecat. saya liat kog kuasnya putih dan gagangnya 
ada tulisan bristles. Merk ETERNA. saya lalu teringat liputan halal haram trans tv tentang kuas 
bulu babi. Saya lalu browsing. Ternyata ciriinya 9096 cocok. Saya tanya santri bali yang sering 
melihat babi untuk mengidentifikasi, ternyata emang bulu babi seperti itu. Pertanyaan: bagaimana 
dengan gedung pondok n madrasah yang terlanjur slesai dicat? Haruskan disiram smua? Adakah 
pendapat yang bisa jadi solusi? 

JAWABAN : 

Abdullah Afif 


Kalau menurut pertimbangan saya yang dha'if, selama belum ada fatwa dari MUI, maka 
berlakulah apa yang diterangkan dalam kitab Fat-hul Mu'in /Hamisy I'anah juz | halaman 104: 

AU, JI Sit Oky yaa UV Ad Alia Teeleml Telal dent bl ale AE) Bole Ahol La Ol gay Laga Sae 

Sp IR PLS M3 Ola IL Hlese! ISI ya Jen MY yi! Ja YU las jalb al Lgmrjl LI... 

ala Ab Gala onlen AB pely dala AI ko Selor Abg pjk dondil Alap yg2di Gali Or) a33 rutin Alas peti yng 

MH Ime alas yes Pala OP) RJM buta alas pesub P9 

Kain kang masyhur yen anggawene ngaggo gajih babi, lan puwan kenthel saking negoro Syam 

kang masyhur olehe gawene puwan kanthi dicampuri babad babi ..... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1760 ) 760 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawaban senada juga terdapat pada document tentang makanan yang tidak jelas kehalalannya 
148. ATH'IMAH : Makanan Yang Tidak terdapat label Halalnya 
Masaji Antoro 
Selagi tidak diketahui secara pasti makanan tersebut terbuat dari barang haram, sebenarnya 
hukumnya suci dan halal, namun bila ragu-ragu sebaiknya dijauhi. 

Lia JST is oya ion plang ale Al lp Ole Abg njIN Rondil Alap yet gal Coy mJIN putu Alas pet Hrg 

CI Gee 33 Wb ye dlu da 

“JUKH” mashur dikerjakan memakai gajih babi, Keju Syaami mashur dikerjakan memakai aroma 


babi, suatu saat Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam disuguhi keju tersebut dan langsung 
memakannya tanpa bertanya. (Fath alMu'in 1/105). 


Tag yang masyhur dikerjakan memakai gajih babi di hukumi kesuciannya. (Asnaa AlMathoolib 
| www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/227142353975247 | 

0904. SABUN SEBAGAI PENGGANTI DEBU 

PERTANYAAN : 

Meymey Armien 


Assalamu alaikum. Najis mugholadoh cra bersihinnya harus dicuci 7x salah satunya pakek debu/ 
pasir, TAPI BOLEHKAH JIKA DIGANTI DENGAN SABUN,KARENA SUDAH TERSEDIA SABUN 
THOHAROH???? 


JAWABAN : 
Raden Mas LeyehLeyeh 


Wa'alaikumussalaam. seingetku, masalah ini memang belom masuk dokumen ... saya cuma nemu 
cuplikan yang disampaikan ust. Avis sena berikut : 


Avis Sena El-Nashr 


Mohon ma'af, mungkn tulisan ini bisa dijadikan bahan renungan atau sebagai wacana. dalam kitab 
Gulyubiy 'ala Syarhi al mahalliy juz 1,disitu ada ktrngn : Menurur @oul... Adzhar : " TA'AYYUNUT 
TUROB" ya'ni slh satu basuhan HARUS menggunakan DEBU, Sedangkan menurut @oul Tsani : 
TIDAK HARUS menggunakan debu, 


0 — ra y SIS 0 Egg 
Selain debu juga bisa dipergunakan untuk menggantikan debu seperti halnya kayu ASYNAN dan 
juga deterjen. 
Yai Abdullah Afif 


Dapatkah sabun menggantikan debu dalam mensucikan najis mughalladhah ? Menurut pendapat 
yang dishahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ru'uusul Masaa'il, bisa, Menurut pendapat 
yang azh har sebagaimana dalam kitab Raudhah dan Syarah al Muhadzdzab (karya Imam 
Nawawi), tidak. Pendapat ketiga : Jika ada debu, maka sabun tidak bisa menggantikan, jika tidak 
ada, maka sabun bisa menggantikan. Berikut ta'birnya sebagaimana dalam kitab Kifaayatul 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1761 ) 761 


Akhyaar juz | halaman 71: 
Olga PL Alia OLS, Opal yi Jay 
AS 3 Sapi own La Tiang pia PUN 3 BAN, Kabdl pa pada LS elemitn YTB dalan pebil pb pai LS pai Lauk 
Si Urdu 
SIS daki 0m pia DG DLL Alat Bleb UV pd Y al LA mg ey AI BI, 
(8 VW Ai Ser g Ol Jl dala 
Wallaahu A'lam 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Menurut pendapat yang dhahir tidak dapat mengganti, menurut pendapat 
lainnya bisa mengganti 
Kabag IS AYI de AI pia AA OLS, Opal pp VeyII32 Roni — 1g ciki Bas oU Ly, 
BAYI Og3 AS AI sekamdis Land pai Jd3 (8 Vig ah LL deng OP III, elsa VI, # LS GW 3 
“Sabun dan alat pembersih selainnya tidak dapat mengganti kedudukan debu menurut pendapat 
yang paling dzahir sebagaimana dalam tayammum, menurut pendapat kedua “bisa mengganti 
seperti dalam bahasan menyamak dan istinjak”, menurut pendapat ketiga “bila ditemukan debu, 
bila tidak ditemukan bisa mengganti”, menurut pendapat lain “bisa mengganti dalam perkara yang 
rusak bila dibersihkan dengan debu seperti pakaian tidak seperti dalam sejenis perkakas”. 
(| Raudhah at-Thoolibiin 1/32 |. 
FS y ML op Olla 2 HI RIAOL inka — 1 (AH Ie PR) abi ai Ie Ka MA 1 SI 
JI Pe (AA emang) 3 dyA1996— 1417 — Ot Pos pa — dell CI lo 2 pil lo ALI La em 
OLI, Oya GAS SG 3 ai Ul Gala Jerat Y il JP Wih JUS (0 ey om ny Oi. Jd Ola Hana 
PB Ha JS Ad mad dl ya GI ya PAI La Lal 4 UM dl mann IP CE gel SI or Ya MN ISS, 
Isa! yag luan Ai Ur aa y jab! pala (OLAS p dah. Jala sell on on lam dh gag Wall ola ad SI 
“Maka tidak cukup disucikan dengan menggunakan Sabun dan alat pembersih selainnya karena ia 
bukan jenis dua hal yang dilegalkan oleh syara' dalam bahasan thaharah (air dan debu) maka 
tidak boleh menganalogkannya dalam masalah ini, sedang dalam bahasan lalu dimana 
diperbolehkan menggunakan dan menggiyaskan sabun dalam menyamak karena yang 
dipentingkan dalam menyamak adalah setiap hal yang dapat menghilangkan lender-lendir pada 
kulit”. | Tuhfah al-Habiib 1/491 |. 
SN EN AS 1 CI as HPI262-260 Aoniai —1 5 HI CI 5 jer ck al ah SI 
op pas DG Alat Bylelo BY) pdl jalal :Y Un ebi Jlal IDE dd LAI Alia OLSYI, Opi pi Ja(—623 : Oh) 
Jong OT SJ Lalin Bomb pb Ah pada slemitu VE 4 Lagakin Say bal pb Aa pads PUAIS Sai JW, magis dalan 
Ilantuk Udi Lagi talia OLI p RABI 73& JB oya petang Boy mal) dala 0p6 RAB je sa) Oly ore Jl Jam d OI 
SY anda Y Las 3 3L Yg MIS Ad OI 
“Apakah sabun dan alat pembersih selainnya dapat mengganti kedudukan debu “Terdapat tiga 
pendapat dalam hal ini : 


1. Tidak, bila melihat dzahirnya hadits dan karena ini adalah tahaharah yang saling berkaitan 
maka tidak dapat diganti selainnya seperti halnya tayammum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1762 ) 762 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Dapat mengganti, seperti dalam bahasan menyamak yang bisa diganti oleh selain tawas 
dan Gardh (daun pohon yang digunakan menyamak) dan dalam bahasan istinjak yang 
boleh memakai selain batu 

3. Bila ditemukan debu tidak boleh beralih pada lainnya, bila tidak ditemukan bisa selain debu 
(seperti halnya sabun ) mengganti kedudukannya4. Menurut pendapat lain “bisa mengganti 
dalam perkara yang rusak bila dibersihkan dengan debu seperti pakaian tidak seperti dalam 
sejenis perkakas”. | Fath al-'Aziiz 1/260-262 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0905. CARA MENSUCIKAN DUBUR JIKA TERKENA NAJIS 
MUGHOLADHOH 

PERTANYAAN : 

Mbah Jenggot 


Ada orang yang habis makan daging babi...terus ada bulu babinya yang ikut kemakan. saat dia 
buang hajat rambut babi ikut keluar. pertanyaan apakah "pintu keluar" juga wajib di basuh 7x plus 
debu? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Kalo mulut tetep wajib dibasuh mas... 
ANAYI BESI ya R50 23 1 —aao Le IN gal 
o 38 P3 o 0, Iga RIB- Io So. Io 3 o- 49, -. 8 (J a - o- 90... 0 0. 3 R0 Ion. 3 
2 p33 A3 PASI Aly ajingy Lagu Kah Jani Al Ja EL Yi cal pad JS P3 (BI yenital dad June BL JP) 
Hd Sony Fa bli AIA Ja 
Aku nemu ibarot seperti gini 
SEN Jo 5 332 1 1 2d Gabl Je gagal Tati 
IYA 20 0 320 - o- 0-9... 32. 9 0. 8 0d 3... —. - 0... ot. X4 0.o L 0. o- 0-0... go 
ca aah dtng (AS Pu IP GP PIA di LS sm! Jana Gamad La LAS pi AJ 3 
2 al aah 5 Lama AM pat dtng 3 Cc Kana 2333 AS altar pa at 2 DN IE Of) MPA) C Sala pa JI 
— 
Jawabanya diperinci : 
22 Jika yang dimakan berupa daging atau tulang halus, maka tidak wajib dibasuh tujuh kali, 
walaupun keluarnya masih utuh berupa daging. 


22 Namun jika yang dimakan berupa anggota yang tidak mungkin hancur, seperti: tulang atau 
rambut, maka wajib dibasuh tujuh kali 


Ibarot: 
SE Io 250 332 0 Le Kab Je gam! adil 
AIA X0 0 34320 — o- 0-90 320-Y 9 0. 8 —d Bone - 0.0 0oY- 4 oo Lo. o- 0-90. 0 
ca aah Atey (AS Pu Aa) IP GP PIA di LS si Jana Gamad La LS pi AJ 3 
3 ae... 0 o . 0 2 o 0 3 Los .- .. Oe - 00 0. 3 0 -. 0. 32. 0 @ .. 8. 03 0. 
o 8 0 - Lg. a 0 LX 0. La... 9 0. -..0 Ba... - 0-0 o 0 & 
din MAN Ramai Leni KP AN Aing Ig Un OP LS Dll pe ala Uya OI Jeena Ol pai IP Uya 


— 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1763 ) 163 


0909. KAKI YG MENGINJAK TANAH/LUMPUR MAKA 
DIMA'FU 

PERTANYAAN : 

Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! mohon solusinya atas kasus berikut...! bagaimana solusinya bila ada 
tempat wudhu' di salah satu masjid yang berpintu satu yang mana ketika waktu masuk kaki najis 
padahal saya hendak sholat jum'at dan saya melihat anak2 sekolahan sma/smp yang berlarian di 
halaman masjid tanpa memakai sendal kemudian masuk ketempat wudhu'tersebut otomatis kaki 
mereka najis...! 1-bolehkah saya membatalkan sholat jum'at dengan alasan tersebut...? mohon 
solusinya... 


JAWABAN : 
Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Lumpur/tanah yang di yagini kenajisanya dan apbla brcampur dengan najis yang sulit untuk di 
hindari maka di maafkan(ma'fuwun 'anhu) karena ksulitan untuk menghindarinya pada umumnya. 
( minhajul gowim 1/124 |. 


Kakang Kawah Adi Ari-ari 
ini ada ta'bir dari kitab at-tanbih halaman 35 
SE Ep Wal LOY 3 Led Lee bad pay Oma Lai Cd Kala UP) Oleh Ol, 
ini yang dari muhadzab halaman 73 s.d 74 
CAB 3 JB HO dada Un jl Cah ar Male Kenny meli dala Taallad TLP Kenya AAS Kal O2I Le ISI Jua: 
JBL ab 8 tb JS Y ma yag sebar VAN GIE) Lee Jab LS yah Ciel ya eh ad SI ea 
el OS 
ini yang di majmu juz 1 hal 261 
sar Ad lan HUI) ami KL an CON tan UB Je Ceia SII YAI Ob eny oa PL JB ig 
AU JI GA dau 
Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Bila lumpur/kotoran yang mengena pada kakinya sedikit,diyakini najis serta merta tidak ada 
barang najis yang kelihatan mata ,maka hukumnya di ma'afkan(dima'fu) dan jika tidak demikian 
maka dihukumi najis yang tidak dima'fu kecuali bila najisnya merata di semua jalan maka menurut 
goul yang guat/ aujah di ma'fu. | referensi i'anatut tholibin juz 1 hal 123 ,nihayatul muhtaj juz 2 hal 
29 |. 


0910. KULIT BINATANG HARAM APAKAH SUCI SETELAH 
DISAMAK? 

PERTANYAAN : 

Albi Rohman 

Mbah tanya,apakah kulit binatang haram bisa disucikan dengan cara disamak? 

JAWANBAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(176a ) 764 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mumu Bsa 
BS SE Ab Hb Bg AS din (IS & ja Fadily DS Gm UN) om RIS oa (AA) WE (3) 
Mob aa3 OUAYI an BP) la sb tiba oa seba OI ad ee GUA ai ea ab B3, 


Dan yang ke3 (kulit) baik dari hewan yang dimakan atau tidak dimakanfjika menjadi najis sebab 
matinya dan di samak dengan menghilangkan kelebihan) dari kulit tersebut, seperti darah dan 
daging dengan sesuatu yang pedas, baik suci atau najis seperti daun ghorod dan kotoran burung, 
sekiranya jika diletakan kulit tersebut di air tidak kembali bau busuknya, maka menjadi suci dhohir 
dan bathinnya karena ada hadist riwayat muslim, "Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia 
telah suci." 


hd jl dong oi : SSI 


4343. IKHTILAF MADZHAB SEPUTAR HASIL 


PENYAMAKAN KULIT ANJING DAN BABI 
PERTANYAAN : 


2 Sam Pun 

Assalamu'alaikum. Para pinisepuh, para kyai, para ustadz dan ustadzah juga para santri dan 
santriwati yang saya hormati. Pohon pencerahan Ilmu-Nya. Pertanyaannya : 

1. Apakah kulit anjing atau babi itu menjadi suci setelah disamak dan kering ? 

2. Bagaimana pendapat Imam empat, Maliki-Hambali-Hanafi-Syafi'i terkait masalah ini. Mohon 
maaf jika ada kesalahan penulisan. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikum salam. Penyamakan kulit anjing dan babi menurut madzhab : 

1. Imam syafii : tidak bisa menjadi suci keduanya. 

2. Imam abu hanifah : suci penyamakan kulit anjing sedangkan babi tetap tidak bisa di sucikan 
walaupun dengan di samak. 

3. Imam malik dan imam hanbal : semua kulit bangkai tidak bisa menjadi suci walaupun dengan 
penyamakan. 


dc ball wb AniagSII dagiaI Ac gu gal 

SU Juosill de aclu doll sal Boleb 08 IgalisIg: 

yg yg mug ASLI € Gl adl - ASI JeSle Tie al 93 SSI Ye Ul3) 3d3 Gsdlullg Aesll US 

asi ls NI oblgsII pilu dia As LIL 7alus SU JS ye kl SI WsSlo Culsi sak all 

ala Kant deal saialg KASI ig US Ig) “J5 lg diol SI Sos Aa V9 SE Kalau 205) Si 
dan! Sia Baris G0 S050 risa LS SI £ 

alel all 9 LL dial ab 25 b atau MSI 93 UUS Mic Seiko gasal 53 SSI! JB: 


2 Jasmail Jeep 

Menurut imam Syafi'i Semua jenis kulit bangkai bisa suci Sebab di-samak .Kecuali Anjing dan 
Babi. Wallohu a'lam. 

Referensi : 


salad alodI Lado 99 Uki 


www.islamuna.info 


THAHARAH (17es 165 


aa denah Anas rai 

op al elagio gi log sila CSI lp NI Es sei LK dil dsk cl adl Kesal UAS JL 
ai Ba ulscol 2 ekala J8 elu Ja. aku Jah asam ls le Jb 3: laa 
Elall A8 wali Y :JB yo ngio3 suless 

Cablgy DOB Sg siSII ala 999 AKI abg .glall gu0s ogkui) Anis ol JB :yublls: 

sale yan lea Aa Idea da ata 

(559 LSI S3 sRuondl seb) sbb JB SUUII 5 

Golall sore sales Ios Jis gali 4 

(Ao IS4p Y lo ala ogbu Yg cdonl IS3 lo JS ala elu) si sala Knel 3Al JB wol 9 

49 Dal yg Ag «Ale lal 298 sbb selo d9 sebal alSJI jala elu) :Jlo JB poll 9, 
db Jl oo dal el 99 Ela aga 4 ENI 5 g2ug 


2 Ghufron Bkl 


Alas 

JIs8l danau Ulun! 583 

Sa lengan yaa sal Nan tai nyata Iga sally db dial Sts saku Abal Sido 
»gswo 319 Pull ul lc yo S9.0 (xdg .oligo. 

dulu 0 delos 2 Sg19 dusolall milan Ldi0 309 dini Eball seku N ai :JlS8NI yo yul 

Ls nls otigadl9 moikd Ig Ap A9 ab 93 Solallg sgt as 3 SI Kel Cyany aldo: 
“ulah Eyall go Igosip Y » ol igo JB alay ANE Al okio AU Jaa SLS bil" JB AC Ly dll uc uc 
JB A2 sel (Ab ari) lg) 899 Len Vigo JS :Sal» yulg sas19 we3Lull dal99 539 ' aa 49 

dab Cus ag Assad ASI JS LA 3 Ad men oil sST Ia "Jatag All Udh Son US9 neyus Soil 
lemas 9 leulob divall 0 ENI ay ade WNI yubc yel Cal, 

dgal uc cuss. 

Uye Tulis US Boby calg AE Al lo ll UUS ye Bb S9) MB cdi 93 Unludo Cyas asi "Jail 
da9 3 Sya 4S Yo S9) Wii 98 Lsul U bus0g aka Ole AU alo gudl US LI jos duga 
any ad UB (lu Ik Lau Jan Gl 45 cal 6 gl clay Kasal Sl sya Sl Lgu Sui S9 9 «SNI 
oa v0 oli yul Ma M2 Aamuy ad UN #ElbiNL rog cakug Gile dll Klip dio HC 2 All ac 
Sio ll ic JB 6S “Xl dl Ud US9 d3 4 Jail Jus up son J5 dg LaSc. 

00 S95g sabun RSI9 wE4Al ale isl loo M8 tenol Elall Cyas UN tamil ae Sai Y ul :lubis 
S9 HE dok pl US9 ayla» yubc Gs Ala alas ta ani dac oliso 99 Bdasio Hb 
SI yo M1 Full 049 292x019 olol sals dago! 9 Aini g Ss dolw C9 “ob yul 
ale dia lay psi NO dAlao ngan Il adu MS Rul lg y9 saSS ol Cus 5 we Jab Yg dsb 
los wayoil jl il ade cal lo dmn HMI lo CS Il lgil ale Al, 

SAS bb Sasana sen sabe aa dna Ate Kena lis asa mada al Ula Ng 
An na Ae 
AS ual Euro 9 di maca dl JJl yo A0 yo d3S9 abs. 

Jin 01 All J9 mega al 19 Ray pl lal paul Halal wool yo ESL LS UBI ul :Wby: 
Ulisall 3799 sorsod Jotsl lali :JB Spg a53 Ag cd333 ya 1d Jl al Sen gagal lol cal 
Jas Na Tlah cod ss Memsal Kol El 20 co al bata lines edi Na 
US 909 Jl xi. 

sa bale ane Pan DRA MESIN PT 

dis gal d0 sdg Jas Y 0 Ly us NI gama Lely 10. 

sam Allg » Jd) WI -) toll Agil Las» 033 Jo dala Y M3 Y SI sasis NI elu wo 
Sesali ang aa lal sole les saka AIA aa Sasa 20 uAl 

SIA Ng lea alesan Las We dani talas sa Sa sera sala tea Lal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1766 ) 766 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


cdi lal Eps yy dio as Sllo uc 950 D3 -45 
dil aki dil yul al l953 0 Sol s.3I lal #libbg La 2x J lg dial Sglay giiy Blu 
Sodill si) 9ag "WSI ass loil JB duo lal :IIB Salah sisaul Na" 1JB dino Blu 50 alay AG, 

cal gal #bl Cuslsl ag Gila il: Lusi. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/951138938242248/ 
www.fb.com/notes/983613968328078 


0911. NAJIS PADA KAKI LALAT 
PERTANYAAN : 

Acul Toer 

Bagai mana hukumnya najis yang di bawa kaki lalat.,? 
JAWABAN : 

Mumu Bsa 


Alasannya setiap najis yang tidak bisa dilihat dengan mata mu'tadil di ma'fu di air dan 
dipakaian...ibarat nyusul :D 
Masaji Antoro 
Tergolong najis yang di Ma'fu (diampuni) 
Sis Ol P3 Jon) JP Laguna BS ang YP Gent Mil PI Yan lai doel Lonad JL 
Ong el 3 LAIN Jon) ole (AI emo 58 Gekny SI ( Ob3 Jen de lasy J3) 
B3 mat UP de Blora yg 
ad in el tilas ae Gin GI sb oh) 
Yap ae La Le MB ia II Wrong Uh Kel yag da lal na HS Jas Ol 
data! mal dah) Cebilly mad Gb OT) IS Le Lal 0 ai 
Berkata Guru Kami seperti Imam as-Suyuuthy dengan mengikuti ulama-ulama muta-akhkhiriin 
“Sesungguhnya dima'fu (diampuni) sesuatu yang menurut “urf naas (penilaian orang banyak) 
dianggap sedikit... seperti sesuatu yang terdapat pada kaki lalat meskipun dapat terlihat. 
(Keterangan sesuatu yang terdapat pada kaki lalat) artinya dan diampuni najis yang terdapat pada 
kaki lalat yang hinggap pada air atau lainnya 
(Keterangan meskipun dapat terlihat) artinya hokum diampuni kenajisannya mutlak baik najisnya 
terlihat atau tidak. 
Bila dipertanyakan “Bagaimana dapat digambarkan mengetahui najisnya sementara dikatakan 
najisnya tidak terlihat ?” 
Maka jawabannya “Penggambarannya : 
1. Semisal lalat yang hinggap pada benda najis yang kemudian dia berada pada suatu benda 
maka benda tersebut tidak menjadi najis. 
2. Najis yang terdapat pada kaki lalat tersebut dapat dilihat oleh orang yang memiliki 
penglihatan yang amat tajam tapi tidak dapat dilihat oleh mata orang pada umumnya". 
| Paanah at-Thoolibiin 1/88 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1767 ) 167 


1247. NAJIS MUGHOLADZOH DAN YANG BIASA HIDUP 


DENGAN ANJING 
PERTANYAAN : 


2 Mohammad Abd Rahman 

Assalamu alaikum maaf sy mw tanya sekitar najis mugolladzoh . 

1. ada orang yg keseharian ny hidup dg anjing,bagaimana klw ketika dia dlam keadaan basah lalu 
bersalaman dg kita,apakah najis nya nular ke kita??? Atw klw dia nginjek masjid apakah mesjid jd 
najis??? 

2. apakah anjing hutan itu juga termasuk najis mugolladzoh ?? 

3. apakah najis mugolladzoh bisa suci dg membasuh 7x atw lebih tapi tanpa niat menghilangkan 
najis tsb? 

Syukron moga manfaat khusus bg saya.. 


JAWABAN : 


2 Khodim Piss-ktb II 
Lihat al-Hawi al-Kabir, jld.1, ms.641-642 : 


Abel bayi HI dika ala gi lebay yi ASI Gala PDB ly yee Una Aan ya Rebo) ad ASI aa GAS OP 
AAL By eta Lean Ad Ko pry BEI OS bela do de dong aga tea» 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

1. sesuatu yg mash praduga najis selgi blum tahaggug(nyata)kenajisanya hukumya suci. 
(Bughyatul murtasyidin 14-15). 

2. semua hewan semuanya suci kcuali anjing maupun anjing buruan(anjing hutan)dan babi dan 
sesuatu yg keluar dr keduanya atau slah satunya. (Hasyiyah al bajuri 1/104| 

3. najis mugholadzoh bs hlang dng 7x basuhan dan salh satunya dng debu. 

tidak disyaratkan niat menghilangkan najis. (l'anatut tholibin 1/93, Hasyiyah al bajuri 1/105| 


2 Yupiter Jet 
Ada ibarot fathul mu'in 1/83 di bawah ini... 


alas Ulasan yAGI A9 lin 99 dalil dalel dat Ul le ClE9 Bo lebal Ahol lo ul 199 Hingo tc 
Jls3 X4 AliSall call yo bawal MY Gidall JudYY Nas yals df laganyl dll gl jalklly Jus! 
Gea Jlh maraton ala 9503 Tu ul uns Wala less lo Gua Ig s3 5 
dus plg Gale AU olao osls 389 s0 yiSII datil doc gal oli y29 05 sriu doc yel A92 
alat Zi 98 lisa 0 S3 el) uc Jl ag lain JSM Adaic yo 


Tentang orang yang kesehariannya bergelut dengan najis, ada dua pendapat, yang arjah tetap 
dihukumi suci, lihat 'anah 1/125 : 


W gali JB sule dls S5 ale Juol mari JK Mogi 3 slosdl al Lal pls 38 (ngo inc :Ao3) 
bl le 48 Job yA ME lo diss atas Lae 0 Jetis Y Elias Jala Ubi & cwaal diva 3 S5 
Isl) ats Coallg dc S3 Ugb 55 Lib $3 4 US gl Lyra biric Sgiuul log in Ao e)9 SB 
lo ul #dg3).dxclill «sil (radg 1A9S) dio yoo dy VI J slg Y el ghwll Ul ate dal GS JL 

£ ad elo Atualat BIN le cal bo cetus: Ui ml Boleboll akol SAI ll ul es (all Balai All 
dalil al 5 laku due Sal 93 Kel. akal lagsl (LNG 8 :Al63).AhoNI 0 gila laS9 lal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1768 ) 768 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IBI gl :dgig. ocu lo oJl WLSA sil dio LIL ii Wgiy 1999. ulsgis SI UB9y2o :Jg3g. u433 
os :dg5). al ul adal (SI (laga, J9) Ja HAL , get sud JeddB «dls Jaz Si 
a89 m5 elo 9 laun Jl slo.ledb Jac M9 dlaiale ll dll YB Ssi! Isu Jodl Iso (JbiLe 
CASO Lala S1 do ii MBUBIL Nas Amal S5 SUSOl Ja 925 gl Saul 98 Jd 0 ui Kum 99 eliag 
yo baal 1A9B9). Jab II (MN Ag). wing KO9 ll 2 Mi Ga TAS. dye mac Idi ul Ro Jaa us 
bobo sos JB JbicbUle yg 383. all Jlasi «Sl Jlas AL lisa #Agdg.dio Laws JSI Si (Hk 
US lesi (259 dg). bab yo) H9 UE yo3 gd uga Si. ulos lg 939. Sl pasa Jls )lucL 
al yoso gag alan sI sal gus yo SI (Ulos ULXS JB). aw Ul ale UE 0d A8 Jab, 
Doc RAI ade dolelalh pgalii ale ADI Kol 39 Lalang SI (ulmo9 yAilsg :Ag3). Aula uli Jiog 
uga! yo GsilbS dulu Jlagiwb uaidio LS iuo sila «SI (dll wairio yul gg -dg3). Jail 
sal G3 us Dial cal Jim Kousall 38 (wi dc oi lu Gogg 1Jo3).L 3 ll Jloob yaluisu 
33). JubIL Nas ss gia Doi ay 1Jl63. aoi lo 4 gagal ubud dc dub) 99 Jowo Jos: 
US ls dd ueg AU dmidb yah 9g3 Sl. yo Jl lo OS Del wool 38 (K0 d9 
AS). ulat lag3 3.09 Hloall Ula ding. U Sglll ag02l9 Idi Nose meli ai abis Jaisu' 
JA Sonjasll na A9 ul Gali all le pai SI Road ye Dll Gl Ji Huta 48 (all Es23: 
tasik :J93).JucAh Nas yalb 993 SI (AI sold yag 1Jg3).ol dalah Gay AI Girls AS 
Sydgall uc Jua. gta yo JSI sll Jutiig sll WB9 dag pauSy SAI #c98 JG (ass 
S3 sus Lino Oilay 00 Hu Ca D9 Kya LS S3 JII US Y lil LwAgill ye Jio.utoSII 9 kail 
aini! Woo SI Ayi Siuul Ji 005 BB 1815) gdg NI datil aw Yg. Jalan all 99 Aline Bguo 
ale yulisg ce1l) dmsilo dab Jowo 03I yuli (TI - alug le Al Lnluo - ola 389 :Ag3).ol. ls 
(lie JSG 193) all Jal SI addic 0 Jodo. oil R9 SI o9Sug pen asu (dis 1093). 20 loo 0 4 
dasil Joc G3S uc SSI dls uc :Jg3g ad ldlg Dk le owl (SI (Jl dg 193) ll Yo SI 
utiloll 2 59.0 bc og baclill 0dd 499 lo alaso LS SSI (alaidll Ha 9d sus 0,53 1033). ysiSII 

lo Jilug dubai Jlasiwl cydio 9659 Ll289 Jas tali gai Yog (El cab (SI «dio Ligilao dilas 
dim Jloisl U)3 lo Juc Ud cas oU yalb A3 ac 99 dwlll Uli. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/352061971483284/ 


3879. KERINGAT ORANG YANG MEMAKAN DAGING BABI, 


NAJISKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Rop Porop 
Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Apakah keringat orang yang makan babi najis ? 
Sehingga tidak boleh disentuh ? Syukron yai 


JAWABAN : 


2 Fakhrur Rozy 
Wa'alaikumussalam. Apakah tubuh orang yang makan daging anjing itu najis seumur hidup ? 
Tidak najis selamanya,dikarenakan perut memiliki kekuatan untuk merubah dzat suatu benda dan 
mensucikannya. 


ala 2 39 lal dab 
sll paid Jd Sg Jati UN selo Jane Sgall Nail Rumi Ly Ad dio A3 Hi Ualao JSI 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1769 ) 7169 


killao 8 Lelall 


Jika ada orang makan anjing atau babi kemudian keluar lagi daging anjing tersebut dari dalam 
orang yang makan tersebut, maka baginya tidak wajib membasuh 7 kali pada tempat keluarnya 
tersebut (DUBUR) dikarenakan perut memiliki kekuatan untuk merubah dzat suatu benda dan 
mensucikannya. dikarenakan kita (Syafiiyyah) menyatakan bahwa perut ini tidak bisa merubah 
dzatiyah benda najis menjadi suci secara mutlak. 


2 Ghufron Bkl 
Keringatnya orang yang memakan daging babi tetap suci karena bukan benda yang keluar dari 
dua lobang depan-belakang, juga bukan muntah : 


odl Jonog asu adl yo RL oi NI Ab 99 lili Ato yo RU seb 00 Usv 239 
Yee A1 S,gslUl.isaall 


? Muhammad Harsandi Kudung Kantil 


KERINGAT MANUSIA PEMAKAN NAJIS 

Dalam kitab Figh ulama secara tegas menyatakan bahwa keringat manusia hukumnya adalah 
suci. Mereka tidak membedakan status si Pemakan dan apa yang dikonsumsinya. Imam Nawawi 
menyatakan : Keringat, air ludah dan air mata itu sama, baik berasal dari orang yang berhadats 
besar, orang muslim, orang kafir, hewan jinak dan hewan buas, yakni kesemuanya dihukumi suci. 
Kecuali jika berasal dari anjing dan babi serta anak turun keduanya. 


Beliau hanya mengecualikan keringat yang berasal dari anjing dan bagi, ini bukan berarti hukum 
asli dari keringat adalah najis, akan tetapi najisnya keringat sebab bersinggungan dengan 
badannya anjing dan babi tersebut yang secara otomatis membuat keringat yang berupa cairan 
menjadi ikut najis juga. 


Perihal keringat manusia pun beliau tidak membedakan itu manusianya siapa dan bagaimana 
keadaan tubuhnya — dalam keadaan berhadats atau tidak — serta tidak menyinggung sama sekali 
harus manusia yang menkonsumsi ini dan itu yang bisa dihukumi suci keringatnya. 


Dan mengenai manusia yang mengkonsumsi barang najis apakah badannya menjadi najis ? Hal 
ini meskipun tidak ada tekstual yang shorih dalam kitab figh klassik kita, namun ini bisa kita raba 
dengan :1. Tubuh manusia tidak bisa berubah menjadi najis sebab masuknya barang najis ke 
dalam tubuh. Mau tidak mau ini harus kita terima, sebab meskipun kita tidak pernah 
mengkonsumsi barang najis, tapi pada akhirnya segala sesuatu yang masuk ke dalam perut dan 
berubah ini akan menjadi barang najis yang keluar menjadi kotoran dan kencing. Bila najis dalam 
perut ini bisa menyebabkan najisnya badan, maka tidak ada satupun manusia yang sah sholatnya 
sebab badannya dihukumi najis.2. Pernyataan ulama bahwa anggota bathin ini tidak bisa dihukumi 
Mutanajjis meskipun bersinggungan dengan barang najis.3. Pemasalahan hewan pemakan 
kotoran manusia dan semisalnya. Dalam hal ini tidak satu pun ulama yang menyatakan dagingnya 
hewan tersebut menjadi najis. Meskipun ada ulama yang mengharamkan memakan dagingnya, 
tapi keharam ini bukan berangkat dari hukum najis, melainkan daging hewan pemakan daging ini 
akan berubah menjadi bacin sehingga haram untuk dimakan. Jadi karena bacinnya bukan karena 
najis.4. Dalam ilmu pengetahuan umum, keringat tidaklah berasal dari cairan yang terdapat dalam 
perut. Akan tetapi cairan yang dikeluarkan oleh KELENJAR KERINGAT pada mamalia.5. Sesuatu 
yang keluar tidak melalui dua saluran pembuangan hukumnya adalah suci kecuali muntahan yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1770 ) 770 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sudah berubah dan air liur yang berasal dari perut. 


KESIMPULANNYA : 
Keringat yang berasal dari tubuh manusia tetap dihukumi suci meskipun yang ia konsumsi setiap 
hari adalah barang najis semisal daging babi dan anjing. Wallohu A'lam. (ALF). 


- Al-Umm, juz. 1 halaman. 18 — Maktabah Syameela : 


JB UB aki pa Ya sal 00 oat Bee Is 2646 Ag Win CSI Lp udi Yg Lata Ge va Ng 
Jago KASI dug le AI ad sll ( (50 1) )) sob JB LAI, Hindi HS wu Y AS9 Jb 
ad Hosll 535 98 el Yg JA LARI 2 AP SI Kagillg AS Lagi Ju lp oly pls lays9 0 waw 3 

(lugu Yg 39 Ulos ai Ubi» ladg LI 49 UbLgg US lagil Jas Lg UuL Y ue S9) 333 


- Al-Hawi Fi Figh Asy-Syafii, juz. 15 halaman. 147 — Maktabah Syameela : 


2 Bl Saya lpildlg Jdball KI 5G Lagi - plg Ale Al al - guill ul ya al us Salao S9)! Jus 
sil gd ANJI loh . 579ml yC9 datsollg JJ yo gi - alus dale All lo - yul l Jas jl 
Sos! uius JB A9 « papa ale saga Lupa! Lalual yAsy Jong « Hinllg sell yag « Alli se. 

00 ASb lo Ja « 3519 leis sagill UN « nyali yg3 dB SI de Jgamo Gl Snic3 . Jas uy Sans 
sasll Jls dio Agus 93 Sg 4 Ui 98 yuwaiy Jalal Clally «Ipin S8 MEI dg « yuloiYl « 

ulas 1ney Ailas LSI US lak3 ISA YS Il « a54 uji ISI all K5 4 is yuks Laci lo asal 5 

lg So dual Ha iag Aoa JSI US 


- Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, juz. 2 halaman. 


Jsalla LSI ahwollg pall KSIll9 all yu RoN9 bolsallo UIG Gol &3 HS Ul alc19559 
Su lo 989 2Alb lgu JS yog less yo ijab 9d Jb Ol siallo Elwll Mo29 0Wl9 allg soal 
lo du 9D leio Sub 3m WI dal SN ISS9 bas Jb yo S3 59 dal ,S X9 lodasi &39 ssisJl9 JSI 

| aJl9 Oio LI au 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/907177782638364/ 
www.fb.com/notes/928847937138015 


LINK TERKAIT : 
2662. BILA MAKAN DAGING ANJING, NAJISKAH TUBUH SI PEMAKAN ? 
www.fb.com/notes/626949260661219 


3970. KEBUN DIRUSAK BABI, HARUSKAH CUCI 7 KALI 
SETELAH BERKEBUN ? 
PERTANYAAN : 


2 Ganoer Bae Lhah 

Asalamu'alaikum Gus.... begini hal saya Terkadang kebun kita dirusak babi baik tanaman atau 
tanah nya juga, ketika saya habis memperbaiki kebun apakah saya harus mencuci tangan kaki 
saya 7 x dan dengan debu pula ? terima kasih jawaban nya Gus.. Wasalamu alaikum.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 


www.islamuna.info 


THAHARAH (a7n ) 771 


Wa'alaikumsalam, cukup dibasuh sekali tanpa debu 
- Lihat kitab mizan kubro (1/115) : 


JSI JB gag Ul NU Baal ilue yss Jas 58 ga il Ja Cus yo RSNI LAGI aa Yi Jis 
ol HIU SI € ll 98 5 34 is UKIIS dio Jail 959 pas Jd YN slisall gag elalell 


Imam nawawi dalam syarah muhadzab mengatakan bahwa pendapat yang rajih dari segi dalil 
adalah cukupnya sekali basuhan tanpa debu untuk najis kencingnya babi, dan dengan pendapat 
inilah kebanyakan ulama' mengatakan.ini adalah pendapat terpilih karena asalnya adalah tidak 
adanya kewajiban membasuh dari najisnya babi sebagaimana membasuh najisnya anjing hingga 
datang dalam syare'at tentang disamakannya dengan anjing.selesai perkataan an nawawi. 
Wallohu A'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/933466180009524/ 
www.fb.com/notes/934225429933599 


1304. PENGGUNAAN ARAK UNTUK URUT/ PIJAT 
PERTANYAAN : 

Mangkat Ngarit 

Assalamu'alaikum sobat piss...Bagaimana menurut hukum syar'i bila arak digunakan untuk urut/ 
pijat? 

JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Dalam hal meminum arak sebagai obat atau penghilang rasa haus terdapat 
khilafiyah sebagai berikut : 

- Menurut goul shohih keduanya tidak diperbolehkan. 

- Menurut goul tsani(kedua) keduanya diperbolehkan. 

- Menurut goul tsalits(ketiga) hanya boleh untuk obat penyakit. 

- Menurut goul robi'(keempat) hanya boleh sebagai penghilang dahaga. 


Namun sekali lagi ,bagi ulama yang menyatakan boleh ,hanya ketika arak merupakan satu 
satunya obat untuk menyembuhkan atau hanya menemukan arak saja. 

MAAN IS ( pal ) 3 yaa ter Karl ap $ Gada! jl Gagal Wb 758 Jab SN ya Web Ianilly pad Cl 

Ai meal 3 MI JB ne (AI HA Oya ga 3 (II) 3 (BE) Led ILY OI 

AI Ak Ga Jl Gekael Aya or Bole Ol P1 das Ain Ah ay jaman ya Jia Canon Aly, Laga Jml 3 Y yel 

Bea ly) so AS) eye Umal dil 1 Ji ol yA Leniol UI 5 lab , Ugninag Ufo, jl olga pdl 2 pay Ade 

Kelak! tenan UR, ad UEA yag, JIN! KI, Gg Oya Udan) Unjl pr JII ra lal Olly , ena 

CEO, ebi 3 Jadi ab Aaj Jay PP dn OLS OP Jalal tp Uj pr Ob, Jl dl ela Of la dls cola 

AU Hall jl pr Bg BP dinB Om 2 Hpba Aib LAS gag Yg Joey yA Iikgd 1 Lulonsol JB, Hal Sg 

PP ajh & pam). mel Aly, Kulmd! yadi Ole3 ad BY aj yr" Lagonal 1 dilees Lanang Olgory jade O yna: 

55) 


Wallahu A'lam Bis showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1772 ) 772 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/371182172904597/ 

1326. SIFAT NAJIS MUGHOLADHOH PADA BENDA 
KERING 

PERTANYAAN : 

Nick Cooper 


Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.. saya pernh mndngr, ketika kita bersentuhan 
sama anjing ketika salah 1 (kita/anjing) atau ke dua-duanya basah hukumnya najis (kita harus 
mensucikan bagian yang bersentuhan), sedangkan kalau sama-sama kering tidak ? mengapa 
demikian? mohon penjelasannya dan terima kasih.. wassalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh 

JAWABAN : 

? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam warohmatullaahi wa barokaatuh 


dua or Joel oya dago) Jana yi aa Uu Sl EN say 9 Uslah CA aldi ea mei La alah 


NAJIS MUGHOLLADZAH 


Ialah perkara-perkara suci yang terkena air liur atau keringat atau kencing atau keringat atau salah 
satu anggota dari tubuh anjing/babi dengan disertai basah-basah dari salah satu dari keduanya 
(perkara najis atau perkara sucinya). | Kasyifah as-Sajaa Hal. 44 |. 


— Alb SU 1 Agil BALI ds elu palale Kuli PP NG Uriler LS OP Jas aU momatl yi memll Jusl 13 
AL plai (3 Us) NS ni) Bam OS Ol SY 


Bila najis atau barang yang terkena najis bertemu dengan barang suci maka ditinjau terlebih 
dahulu : 


" Bila keduanya kering maka sifat kenajisan tidak mempengaruhi barang yang suci 
berdasarkan kaidah fighiyyah “Hal kering adalah suci tanpa terjadi perbedaan ulama” 

" Bila salah satunya atau keduanya basah maka barang sucinya menjadi najis. | Figh 
al-Ibaadaat 1/181 J. 


Wallaahu A'lamu Bis showwab. 

Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/375311572491657/ 

1428. AIR MADZI KELUAR BERSAMAAN DENGAN MANI 
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU BANTUL 06 APRIL 2012 

Air Madzi keluar bersama air mani 


Seorang laki-laki terkadang mengeluarkan air madzi,wadi dan mani,karena dorongan nafsu,karena 
kelelahan maupun hubungan sexual. Ketiganya biasa keluar tidak bersamaan atau beriringan. 
| Ahmad Muzammil |. 


Pertanyaan: 


Bagaimana hukum air madzi yang keluar didalam kemaluan wanita, yang tentunya nanti 
bercampur dengan sperma sang suami ketika melakukan hubungan sebadan? 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1773) 113 


Jawab: 


Madzi tetap dihukumi najis akan tetapi madzi yang mengenai kemaluan suami atau isteri disaat 
melakukan hubungan sebadan di ma'fu karena termasuk sesuatu yang tidak bisa dihindari. Juga 
perlu diketahui bahwa telah bisa dipastikan bahwa tidak ada ketercampuran antara madzi dengan 
sperma dalam proses pembuahan sehingga sperma yang masuk kedalam rahim benar- benar 
tidak bercampur dengan benda najis. Semua anak yang lahir adalah suci. 


Lihat: 
- Fathul Mu'in,1/104, 
- Tuhfatul Muhtaj,111/310, 
- Hasyiatul Bujairimy alal Khthib,1/339: 


AI Obi Ab fi Alat CL TA SIS talk EYE be 104 pl) al 
JS anne) Ulatil om Bp Yg cal PI aa TIM US terba oa Ob ISS Ula LHP TA Obb el 

Va Cia UI LYI e BUSI (id cdi jl Jl, JAV! Randy 3 all Ab JI om SAI #eesang JG. daa! 
SAT Jay ISU pb Oa AS) AK lih) yana Taglo) 0S gia Laik Cable Alglly On) mami S3 Jang 
P3 EN AB PA US. mo! 


9.00 2 3080. I-. 8 0 -— - £.. 3o- 


BO) JA pal Foo ga pl Sae cp PA La gp «gong Gap SAGAN OA PGA Ga 5 
Sy HA Ia (Ela om Un AA) Cakally Fall HUB Ol dj JI Goes di) Boaral Geli gal 


A3 0. 230 - 0 230 -— 


4 2... 438 1 3.9 9 33 0-0 4 L 2 ....# -0 - 9 - 38 
Radio A8) 6 Alah Kg Lo Jodi  jalowa SAN Ol gbi FA ya Ad Ka Les Lan pb BAU Ab 
Play AM de gal 


330) GI AL DU SU atm ES ni Ula ni Ja Ga A3 ya HA De AAL US JGA ah 
SA Bp UI ita en UUS, «Leah PKP Cab di Se Ci SI as 3 Ji, Cuma 
Sbs PU Uh 3 Jin al aah On AU II pati 3 an UI Gp ui Ol ai Ia gag aa 
Sab SI wani ats 3 Ai N WS es 4 Usul aah sb e #4 U Kama Pa PA Lema 
Ia Ui AB ja Ba pai Wb Aya eh La am UI Ji 2 Ep) s3 Ie Pi Cai an Jadi 


20. -.. @- 0 9 Len 3D 2 Ih 0. - 9 ge 20 8-9. -,9 pa 020 - 30 3. 
dis JUN Aibaa AiS eng IP «dab € Lali tlg (AI paka La Ae 0 da Sain OKU) gan Jaindll palu S5 
z e NN una 53 BAP 2 an 2 p - 


& BD nn00 0 ho BD 00 


- ... Pn 


a 0 2.2... NB oo A3 - 0g N L... 230 — 3 L #9 0... -. Saga - 0. 3. 
PAI II ons IAI ag «dpr Rage) Ato Lai anom aed Aam Kama U Jana Uya Knp Gia Ml ehololy. ag sabit 
se 010 PN Sa Pe AN BLU OR TB MEN IIS SL San 0... Ran Be Me Ae LM end 
08 dita! SPI Jing team Ug «lahar Son malmad S5 yan US Ala Cam Jona Uya Corp Ob « Latul (Ko 

Ie 20 B LA DX 0 0 30. 9 0 soo. » 
(SEA ja oma Up Metal Se Jgaoa SI Jaka piye dah. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/389460934410054/ 


3374. HUKUM SEPUTAR MADZzI 
PERTANYAAN : 


2 Aef Sutrisna 

Assalamualaikum.. Maaf Pak.. Mau Tanya Pak. Ada hadits yang menjelaskan tata cara 
mensucikan madzis Dari Shal bin Hunaif RA, ia berkata : “Dahulu aku biasa mendapati kesulitan 
dan kepayahan karena madzi sehingga aku sering mandi karena nya. Lalu aku utarakan hal 
tersebut kepada Rasulullah , maka Beliau SAW bersabda : “Sesungguhnya cukuplah bagimu 
hanya dengan berwudhu” Kemudian aku bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan madzi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a77a ) 774 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang mengenai pakaian ku?” Maka Beliau SAW menjawab : “Cukuplah bagimu mengambil 
setelapak tangan air lalu tuangkanlah pada pakaian mu (yang terkena madzi tersebut) sampai 
kamu lihat air itu membasahinya.” (Hadits ini Hasan (baik) : Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At- 
Tirmidzi. 

Apakah hadits tersebut bisa langsung dipraktekkan, dalam arti tidak ada penjelasan/syarah/kaifiyat 
tambahan lagi dari para ulama..??? Matur Suwun.. 


JAWABAN : 


? Imam Tontowi 

Wa'alaikumsalaam. Hendaknya dan alangkah baiknya carilah dulu syarah dari hadits tersebut oleh 
ulama ahli hadits, banyak ulama ahli hadits dan atau madzhab, baru kita boleh mengamalkan. 
Kalau kita langsung mengambil dari hadits, sedangkan kita sama sekali bukan ahli hadits, bahkan 
hapalpun tidak, itu sangat beresiko kepada kesalahan dalam pemahaman, sebab Nabi 
menggunakan bahasa Arab, tentunya yang tahu betul adalah salah satunya yang juga ahli bahasa 
arab, dismping ada beberapa cabang ilmu lain yang harus dikuasai untuk menterjemahkan sebuah 
hadits. 


Sedangkan hadits yang anda copas di atas, yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia, itu hanya pengalihan bahasa, sering kali penterjemah keliru dalam menerjemahkannya. 
Dan juga terkadang jauh dari kandungan / isi yang sebenarnya. Salam 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Mukhtashorul Ahkam : 


Isa Lol: JB, Tbiul 6 Sasa b: JB El Gil 1 JB 5g alih G3 Usisi L (egdo Ca) 
dio Jus VI RB Is Skall J0 oli "1 JB, SES 0 Jas CE 4 Mal 22 « Ja 3 ae H3 


9g SS 


si Saga ly ca Aoa dn sai li IS Aye ng SEA plg Jono lu 


Sa TER gi Sasa cra Ce MOS Ya. Naa 


Apa itu madzi dan hukum serta hal-hal lain yang terkait dengannya? Berikut beberapa poin 
penting seputar Madzi: 


- Madzi adalah cairan bening, tidak terlalu kental, dan tidak berbau yang keluar dari kemaluan 
ketika terangsang atau sebelum keluarnya mani. 


- Pada sebagian orang, madzi juga bisa keluar meski tidak dalam kondisi terangsang. 
- Keluarnya madzi menyebabkan batalnya wudhu (hadats kecil) 
G2 le JB GS NS, lo G0 sIstall Ul lag Sail - cluo Al Ala alang - Ulah JBS 4 £s-2l 


Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu “anhu ia berkata, aku adalah laki-laki yang banyak 
mengeluarkan madzi. Lalu aku menyuruh seorang kawan untuk menanyakannya kepada Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, “Berwudhulah (jika keluar madzi)” (HR. 
Bukhari) 


- Madzi adalah najis mutawasithoh (najis yang menengah). Jika terkena anggota badan wajib 
dicuci. Jika terkena pakaian bisa dicuci. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1775) 715 


solo dl ale 


SA BS L0 elo RAI lau G0 Ebi Ci dl ulah 


Dari Suhail bin Hunaif radhiyallahu “anhu ia berkata, aku menghadapi kesulitan karena seringnya 
mandi akibat keluar madzi. Akhirnya aku ceritakan kesulitan itu kepada Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Cukuplah kamu berwudhu." Aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, 
bagaimana jika ia mengenai pakaianku?" Nabi SAW menjawab, "Cukup engkau mengambil 
semangkuk air kemudian percikkan ke pakaianmu hingga jelas bahwa air itu mengenainya." (HR. 
Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan "hasan shahih") 


- Allah Maha Baik kepada hambaNya. Salah satu fungsi madzi adalah sebagai pelumas ketika 
suami istri berhubungan. Karenanya, hendaknya suami memberikan pendahuluan/pemanasan 
hingga istrinya basah sebelum ke intinya. 


- Dalam kaitannya dengan fungsi sebagai pelumas, umumnya kaum wanita lebih banyak 
mengeluarkan madzi daripada pria. Jika daerah intim istri Anda basah saat foreplay, ketahuilah 
bahwa itu adalah madzi. 


- Karena merupakan najis, maka haram menjilat atau menelannya. Inilah salah satu alasan 
sebagian ulama mengharamkan oral seks. Adapun ulama yang membolehkannya, mereka 
mengingatkan agar madzi ini tidak sampai terjilat atau tertelan. 


- Perbedaan utama antara madzi dan mani adalah, jika mani ia keluar secara memancar disertai 
rasa nikmat yang sangat, membuat lemas, dan baunya khas. 


- Madzi juga bisa keluar saat tidur. Untuk membedakan apakah yang keluar saat tidur itu madzi 
atau mani, maka jika ia mimpi “basah' maka hal itu adalah mani dan wajib mandi. Sebaliknya, jika 
ia tidak bermimpi dan kainnya hanya basah sedikit, maka itu adalah madzi. 


- Sunanul Kubro : 


-. 


Seda leg al Na Ae YG. ee an OI uan GE Pn asalan dai 
ale AU olao All Isra JS A3 3. Tas le ato gal AP 23: JB Syah Gia 
Jne Alai SRS SIB «Pn Stang LSgi3 « 53 Uma Sial Sol) ISI Jadi X" alus" 


Syarahnya bisa di lihat dalam : 
- Al Majmu' Syarah Muhadzab. Ini sebagian ibaroh dalam Majmu' : 


eri ulas 19 « ola Gam 389 | Jual « ulas Y Soga SO Ul ade ugolwall gosl8 (Uluall 45 los) 
ISI « SI dal made ll (Goalo wb v3): gas Sina! Jala LA el pala ga 


wa alg LS Gilg Jalil Kay N Sid y Is lgio : sila Isa ic Jl 9x3) Mdc Cus» HO (€,3) 
ailg «lal amis Joe SNI dio bit 3 ga Y Lab US ISI Jana 00 REI lg « dwololl Jae 
alias 99 @liwdl 53950 lg « sad usg OLI yo 0463 (SSI « uls sial! yo Jugll Ly . 
Jln dlolo Laiay lg « Wali cut ade dad R0 « Ld sll 48 989 Ul Jodll 395u ailg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1776 ) 776 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


9notinll lau pd bos NI Leni G9 ding gl elu 8 xdilaoy Gisip lord JII Jp agro wabllg « 
sonlg dll 169 « ,ggosll HD209 Ludso 139 « 4589 dulu 2590 Un Llollg « SSI Jaa pl Ixed9 
Lu 3 Je S9) lo Ulas . v9 SAI Jus Kau ul lg, sosl ygg SSL US Jug uu al uls, 
dll ola al ES 3 € Jail! yo KSI CB Sling ia Sial s0 sell cu |" JB us dil us, 
OLI» RIS ym Uda 1 bg SS0illg sala gal ola, "4 conagll el 0 ebi jay oil : Jlt8 alug le 
Gas End 1 Sio jill JB" sgwagll Sial yo)": JB plug Ale dil ala gull ye dis dll 3) ale 
cal lo 383 4 SS yag syal jl gl » Laleniw NI adah Slaiall Cars H3 SI Justy 201! log . Tumua 
ala Al Iga Call)" 1 JB die Al 132 (165 112 JSI sa ca Al S2 Cus lolg . Siall 
os uk Ke SIR ala 3030 se das any lesi akiy dilesalil 
Uloi ISI lo ole Jgosod 3 2000 sluwb 0469 Sol gal ola, "4 Dhall Jeong lagig Sluiilg dls 3 Jp 
Jel dilg «dis dll Jl Ulama ole al, gusi, SI 


Lihat juga di 'Aunul Ma'bud. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/805321696157307/ 
1486. KAIN WOL NAJIS APA TIDAK 
PERTANYAAN : 
Muh Yank 
Assalam........... ! bagai mana hukumnya kain wol, najis apa tidak ? 
JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Kita ambil hukum asal saja yaitu suci : 
SBI 3 III Ot dd Je Ja PI LAU To yebe Coaa OS gl and seleli p sebal, SAI Aedes SL J3 
dalm ob ce Ol) 2 lele 
| ahadis yahtajju biha as syi'ah juz 1 hal 90 |. 


Dalam masalah ini kain wol sependek yang kami ketahui adalah terbuat dari bulu domba, 
sedangkan domba itu halal dimakan, jadi bulunya jika terpisah keadaan hidup maka hukumnya 
SUCI, terus yang jadi kendala itu bulu dari bangkai pa tidak ? maka kembalikan ke hukum asal, 
yaitu suci. 


2 Mbah Sholeh 

alas 0 yy Abyney debyg JSI jau Y) dea Ol gadi oya Jati 2 Al) 
Bagian tubuh yang terpisah dari hayawan yang masih hidup hukumnya sebagaimana bangkai 
kecuali rambutnynabinatang yang halal dimakan. (mugaddimah alhadhromiyah). 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Kain wol biasanya terbuat dari bulu domba. Hukum bulu, rambut dan sejenisnya adalah suci meski 
diambil dari hewan yang masih hidup, berbeda jika diambil dari bangkai maka najis. Beberapa 
ibaroh yang bisa disimak antara lain. 


YANYA LAI LS WE 4 md Gagal DU geiad adl VI oma Lila 


Segala sesuatu yang dipoton dari hewan yang masih hidup,maka hukumnya menjadi bangkai 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4777 ) 717 


kecuali rambut yang bisa diambil manfaatnya untuk membuat permadani dan pakaian atau yang 
lainnya. | Kifayatul ahyar 2 / 229 |. 
MOM Go PeUII Lay y Uaguay 3 Uedano Alia y Laga gia Uagad pl elas 
Dan tulang belulang bangkai serta rambut nya adalah najisContoh dari rambut diantaranya adalah 
bulu-bulu domba,bulu-bulu marmut dan bulu-bulu burung 
Meski dihukumi suci bulu yang diambil dari binatang yang masih hidup,tetapi mencabut nya kala 
masih hidup hukumnya diharamkan. (Albajuri 1 / 56 J. 
Bole Jar Cast ag Jaan JL de Ja yag Aan S3 Ju 3 dead oa BU Ol ab Ii PL) 
01 Gor 
Dan di haramkan mencabut bulu-bulu hewan karena akan menyiksanya.Ada juga yang 
berpendapat hal itu makruh.| Albajuri 1 / 56 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/400386233317524/ 
1523. CARA MENSUCIKAN KASUR YANG TERKENA 
OMPOL 
PERTANYAAN : 
Nur Aini 
Assalamu'alaykum ad pertnyaan titipan : bagaimna cara mensucikan kasur yang terkena pipis 
(mengompoL tapi bukan dari anak bayi) ? 
JAWABAN : 
2 Muhammad Ahmad 


Dalam madzhab Hanafi, api dan sinar matahari bisa untuk menghilangkan najis. Dalam Kitab 
Rahmatul Ummah / Hamisy Mizan Kuibra 1/5 : 


ISP LUAS) Had Vh Oni yel maid 3 Hor 15) AtaM Alor Of (go Alison pd Aan VI 3G Rao UI 3 omi JUN adl 
Oh Karbon Ja JUN SNI yA resi Y dala BL Sjlory Lensnya yel masi 3 Kakan Kl 2 le US 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Cara mensucikan kasur tersebut masih harus diperinci : 
n Jika setelah dijemur, kasur tersebut masih mengandung salah satu dari warna, bau dan rasa 
pipis maka najis di kasur tersebut dihukumi najis “ainiyyah. Sehingga cara mensucikannya 
harus disiram air sampai hilang sifat najisnya (warna, rasa, bau). 


" Jika setelah dijemur, kasur tersebut sudah tidak mengandung seluruh sifat najis, maka najis 
tersebut dihukumi najis hukmiyyah, sehingga cukup dialiri air satu kali saja. 


REFERENSI : 
. Kifayah Al Akhyar, juz 1, hal.66 
» Roudloh Al Tholibin Wa "Umdah Al Muftiyyin, juz 1, hal.100 
Al Um, juz 1, hal.74 


Ae JA SI ai ya VI lg Lg Il aa June 300 CP LG) — LES BE Je BEI US 
Cal Am CE Aas UU BU Anemia Jill Rek Lely copy OLI agan nyeri Aam (Ale el jan elu ih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1773 ) 778 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ce ME UI Aa NB Tatap eno AS Ob Reel ne SP OT pb ya dilema Joel Je La CI Team UT 3), 

“Nana sn aa 

pb P IGYI mag pb yag Ohang Tanlemdl Od dia Ol Ul sabar d APEL aa BNI aa Ol dah gam II Lah WI y0g 

Pa an oa an dety Utaa Junk! Lgad Jb jatah Rea SIM Kalem Lay JG Of 

cab Agan aa dg abad AI seal Ip SV Lilo Jalil, LI 

CHE SJ 9 lih Op Bmeaku Yg oles Y Gasa Lb (5 U(1OO C2 1) — osihi Snasy oU Ly, 

insan Mi Xus JUN 3 Ale Cab SAI gl II yi JUN 3 Lesi Raga Ran Ale Say jl JI 3 aja 

II) Vila ge Lag Leah Aegloy Y Tele Al Lagulet IS JB Of Jl ae AI anh (BI J33 TA el.) SI 

Laga (lo Lagis Lula 

Namun demikian menurut kalangan Hanafiyah, bila sifat-sifat suatu najis sudah dapat hilang 
dengan dijemur pada sinar matahari maka kasur tersebut sudah dihukumi suci. 

Plan, Guell JB 

"Tedi! 3 JB V3 dh La 3 aa Ala Kay adi dala Tabah TLP Kanya BASIS al 2 NI Le IS 

AA opal SAN Anna MANA dag aa naa an NN aa 

Ar Sian Anta US Sala O ali ie Lamo, Oh seba ape) ola Pad “Ioi OS matik 

tia ai ai Yaa GAN, DU Ag KAA safa b MO 3 KE La aa ai mi 

Asi Ve OI ag Rol) Ng DP Yg pal Ron 2 at IL La DA Jha Ui) jan Klo an yr le 

Na Aa Lam eh S1 La bagi Ken bg Wa 2393 A33 SA 


DAR 0 2 1 


c0o.0- 


yg Tn tia St Tab s Sta Pn Je 22 AI alas (3 15) An Pt Pama Sani 2g 
Aa AG KAN IE AE Ih S3 db ak ie ANN DI akan al Gp yi UNA Sd, ph 
BABI aa JA JB Ka at FP CE Hama Ip ASI JA US) Sl LOL dp Je Jeli 
delay 
| Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab 11/596 |. 

Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/411318245557656/ 

1677. AIR MUTANAJJIS SEBAGAI CAMPURAN BAHAN 
BANGUNAN 

PERTANYAAN : 

Luru Ilmu 


Assalamu'alaikum.. Mau tanya kaitanya dengan kebiasaan para pekerja bangunan yakni tentang 
penggunaan air najis (got) untuk mengaduk bahan bangunan (pasir dan semen). Apakah hal 
tersebut bisa menjadikan bangunan ikut najis juga? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1779 ) 119 


» Cak Yasin BinSalase 


Wa @OLA AL @ODLIY BITHUHRI AL MASHBUGHI BINNAJSI AY MUTLA@ON. | Ref. bughyah 
17 1. Aodli berpendapat tentang sucinya barang yang dicetak bercampur najis secara mutlag 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
SN gb ag ale BN 3 dala BNI 7 mad M2 ea Ag Memakl CPI TA 3 da O yeali PEYU Anal Ga 


Apabila sebuah masjid dibangun dengan batu merah yang bahan dasarnya bercampur dengan 
kotoran hewan, kemudian lantai masjid dipasangi dengan batu tersebut, maka dima'fu dan 
diperbolehkan melakukan sholat dan berjalan di atasnya meskipun kaki dalam keadaan basah. 
( Nihayatu Zain hal.8 |. 


2 Ghufron Bkl 


Membangun masjid dengan memakai batu bata yang mutanajjis hukumnya boleh dan sah shalat 
di atasnya walaupun tanpa alas/penghalang. | hasyiyal al gulyuubiy 1/76 |. 


? Masaji Antoro 
Nambah sak ndhulit....... 
Oa oya pad da Jali Isl Jb DG dale Sunny Ag Uno Abg Moral lag GA ISI Jae Oymaki ja aa JP Jay 
SN eni KAB Ay yan Le Klo Adel AI (KULI Gay pra Ugal Y jl ML meat Ja ID oya sad Adanya jl kuali 
FeKAN) vY il Mel ed ng tlah, A5 alas Snsd SIN A1 Lag UE Cor pal all Dl) Odal ya Je SI yg 
Ji NG dala ANA maag Ag Les Jay Ag Joni ella datag j pPmah 03A) Upaya Opmadi PN lagu... pangl cl 
Bolehkah menjual batu bata yang diadon dengan kotoran binatang bila dibakar ? 
Bolehkah digunakan membangun masjid ? 
Dijadikan lantai masjid ? 
Dikerjakan shalat diatasnya dengan tanpa penghalang (semacam sajadah) ? 
Bila bertemu dengan badan, pakaian orang shalat apakah sah shalatnya ? 


Jawaban : 


Tembikar yang dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran saat membuatnya maka 
dihukumi suci.... Sedang batu bata yang dicampur dengan kotoran hewan dan sejenisnya maka 
boleh menjualnya dan boleh pula membangun masjid dengannya, menjadikannya alas masjid 
serta sah shalat di atasnya meski tanpa memakai kain penghalang. | Hasyiyah al-Jamal alaa al- 
Manhaj 1/555 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4374555662772571 
1905. HUKUM AIR DALAM AKUARIUM 
PERTANYAAN : 

Joe Pai 


Assalamualaikum, para masyayikh, asatidz, pernah ada pembahasan tentang air akuarium najis 
apa tidak ? Mohon penyilauannya 


JAWABAN : 
2 Toni Imam Tontowi 
Ol — at dng ay SL ae Ea ayay JB OT JI Jill Ae G3 NY Ra A0 ina! on! Koni ki GP 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1780 ) 780 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ubi Url ye 20 


Mutanajis tapi Dimaafkan alias dima'fu bila airnya tidak berubah. 
? Najwa Asnawi 


Wa'laikum salam wr..wb.. Ditafsil dari banyaknya kotoran ikan tersebut kalau sampai merubah 
sifat air (warna, rasa) dan kadar Airnya. 
1. Air tersebut (air dalam akuarium) dihukumi Najis apabila sampai merubah sifatnya Air. 
2. Tidak najis apabila kotoran ikan tersebut tidak sampai merubah sifat Air. IBAROH : 
AI maaf Ela nya ye La Ga 3 


WA YU'FA AYDHON AN WAROTSI SAMAKIN LAM YATAGHOYYAR AL-MAA. Dan juga 
termasuk Najis yang diampuni adalah kotoran ikan yang tidak sampai merubah sifat air (AL-IANA' 
-ABI SYUJA' JUZ :1 HAL :99). WALLOHU A'LAM. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/470920752930738/ 

2273. KERAK LANTAI KAMAR MANDI NAJISKAH ? 
PERTANYAAN : 

Dina Bareera 


Assalam. Mau tanya nih ustadz. Ceritanya : Saat mencuci baju, saya lebih enak dengan 
menggosokkan langsung di lantai kamar mandi, yang pada lantai itu terdapat endapan zat kaporit 
yang sudah mengeras berwarna cream agak kecoklatan, Dan dimungkinkan zat kaporit itu berasal 
dari air atau air kemih, dan saat saya hendak menjemur, ternyata kelupasan kaporit itu menempel 
di baju, tanpa saya buang dan bilas ulang. Pertanyaan : Apakah kaporit seperti dalam cerita itu 
suci..? Bagaimana status kesucian baju saya.? Terimakasih.. 


JAWABAN : 
Slecent Alhose 
Suci selama belum jelas dari najis. 
J3 yag Ab il Legowo COlgarg And «Joehi 0 seba Call Alai oya pia pb Janda Ul 2EJUII 2 sal 3 Rel cal JU 
oa dai Lal OS US pia D9 Kalem £0 Jlil ola MY) hadi SUISG Alb Jnaikly Jamil oya er Yasa 
Pe NA Dp IP 
SUS SSS IS) All oem ASY Le Blur AS oli pdl UN Lalb jLo AS AJI BY (Sd Jae OS BUAS oa oll3 (IAI Ikang 
40332 HA) SAI ee SAI ami YG Lani aloe Sal SAS Aiko SS Of Lt oa 8 UI. 
bad Aa Il 2 ya Jadi Of JP LA Uta at aa Bole LAI 3 YG ea Ala Y lb PLB Jpes3 
47340 235 syiN3 HT3O1 53) SIG pa LS saka Lb Lula Je 3 Lal, 
PES ya PIN Ga dy lb hap Ob gema VJ V3 Cai Il Ob ora SAM SI Aly ms 10) 
SU Ate Usah La OM eU CL Iya Y Ol mail no, 
AW Jadi OY LI 3 aa ly de 3 BP Jeli seb Ja da Oh M6. 
BI Oo si Ma ob 2d. 
sair YP Lady pnty Untan ya gd IE UAS Gis Ia SN Canon Ruak ya Anely JS Slip AG, 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4781 ) 781 


BPS Load OP Y) lah) Kaah lagis jpmadl Bodi coral oli (ls tuo Lagi Ya 353 (jadi US cal ea 2djiy 
sala si. 
abad Jaa ab La dia Ol hn Ny ID ly. 
IN PUS enbeS diml alI Je AE Ja tdi oia Pj Bole Alan SA eebdl of ai HI ot alel Lot 2d) 
akta! ya Glew LS. 
HI akei las si ON ad da). 
Abad ai Gi Len da). 
HUI Jae Vig Ula II Tabel Ata Bd Jend JS (JL Ye ta). 
oli Y CALL Mas dawet Ko LSN Jab SE IS Sd ya Ja 03 Lengan 3 Ly Uki) HS ola 3 Olyan dl jl 
op3 pake Jar Of gn Jl JAS Craa Km Il. 
SAN PI PBS. 
http://islamport.com/d/2/shf/1/2/170.html 
IN PE enbeS dil al Je AE Ja tdi eat Pj Bole Alan SA sed of ai HIM alel Lot :y) 
akta! ya Glew LS. 
Bale las si ON ad da). 
Ab ai sn al ln da). 
HUI Jae Vig ega II Tabel Asal BPA Jend JS (JL Ye ta ). 
Khilaf tersebut, Bila kuat dugaan najisnya maka yang rojih adalah suci, bila tidak kuat dugaan 
najisnya mengambil yang lumrah 
LINK ASAL : 
2289. KOTORAN TAHI CICAK YANG BERSERAKAN DI 
MASJID 
PERTANYAAN : 
Najih Ibn Abdil Hameed 
Maaf TAHI CICAK yang berserakan di masjid/musholla/ribath itu najis MA'FU atau tidak?? 
JAWABAN : 
2 Toni Imam Tontowi 
Saya ambilkan dari Majmu' An-Nawawi : 
LA al 02 Long Linud A83 Jill Ad adi Y Lag 2 AAN) Sana Lay) Bob 3 Urip Leo0y O pilu HI Sy 
Kikan pal Sy Clindia ya LIS) pala G3 aw ya 2 SAM Nala tea yag Ola Ayo Ja La dar OT ALI KOLI 
H YI Jap Toha LAS O yakunk! Aksi D9 tekerluah Gale MY) Cerai B3 BY EV SY abrall B3 VI DAU LAS. 
JAE mai) 3 ideal Sp ih Morlahi 3 (OVAL yag Gaisin ML OI pas ye Nyalerly Java o,S3 Le Lulouel aim) 
Abg (GEN Un 9S (dina LAS Il gawai y AS ing das JA! okay Sab man Tp il Ggs es, JS 
OP yel. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1732 ) 782 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


fokus : 
aib Gal pas ya Iyelerl) Jatah 0,3 Le Lalat tony aga Sy Nok LAS O yakki Alindy | 9 clorlua! 3 ee 
SAY odesy Gold ceman Bh ai Goa ceby JS DIA li) Gia Dj dil oral 0g OVJ ag Yan 
Omer mal Jab € bd Un 2 Gea LAS BNI panai y da2 ea Ain. 
Kesimpulan saya tetep dima'fu 
2 Brojol Gemblung 
YY Antika 5g lasall 3 KAI - adUal Zile| 


Ala: sandio sel ay Do ali) Way). AE) di pagu llad3 gara Unik seraya Ul acse gak, NY dinan asi, ol Seluay, goal 3 
IhimaA ma ILSI 333 Ian 9) Asri, 4 AA P oaaa SAI Alia cl, IV ade ly Slop adal sda Sirad lama, an ISI Ya 
In yg Ea) mah N 3 Ly lalil ol, Maxis, la, 


Wallahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/562297533793059/ 


2352. SUCINYA KOTORAN TELINGA DAN HIDUNG 
PERTANYAAN : 

Abror Ahlul Bid'ah Hasanah 

Assalamu'alaikum, mau nanya, kalau kotoran telinga dan hidung tu najis atau tidak ya ? 


JAWABAN : 
2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaikum salam.. Nitip ibaroh saja.. 

9 R3 9 JA now Aa ya CSI (dam! ya CL 9) See IL odadl pEPELS 
9 dahh Il aan 1 Ang (II ya TI BI VI ALS gd JBL Aa oya TO Cerdas ya Ogis TP BU dio TP Ala 

SEM ASN IN ON Comal akad Ol" 

Segala jenis benda cair yang keluar dari 2 jalan (gubul dan dubur) hukumnya najis. Adapun yang 
keluar dari selain 2 jalan itu (keluar dari lubang selain gubul dan dubur) hukumnya suci. Kecuali 
muntahan yang berasal dari perut walaupun tidak berubah (zatnya).dengan menilik sekilas tabir di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa kotoran telinga dan kotoran hidung adalah tidak najis. 


2 Ghufron Bkl 
Setiap sesuatu yang dari selain jalan dua (gubul dan dubur) selain muntah yang, keluar dari perut 
adalah suci seperti kotoran telinga,ingus,ludah dan mani adalah suci tetapi termasuk sesuatu 
yang menjijikkan : 
NP AU gd JBL Tah oya TI Ore ya gir TP SNI Selly IladIS Late JI) pelita! soal Ad Lalai 
Ve YAA Gopi mad Ola Sah II ng aa El ya TE il 
2 Sunde Pati 
Walaikum salam. Ingus itu tidak najis jadi sah 
AAL Kain Il YP Bl Sony Rao BaaN ya TE SI gb Lelonol JW BOS /2y Die Fi & pal 
Shah ya pall ymald Teruna: may mall Pn) eJw Culool ya Asta 9 dalil JS ya don js UI uks "Ulas 
LULUS HS alas jukall uya dor JUL Rel Lely GA aral JB Ul ijab cad, 
Cabang ashab kita (syafiiyyah) berkata,basah-basah yang keluar dari dalam perut itu hukumnya 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1783 ) 183 


najisassyasi bercerita dari abu hanifah dan muhammad tentang kesuciannya (sesuatu yang kluar 
dalam perut) dalil kita (syafiiyyah) bahwa sesuatu tersebut keluar dari tempat najis.suatu golongan 
dari kita telah menamakan sesuatu yang basah tersebut dengan nama balghom/dahak (riyak- 
jawa) dan hal itu tidaklah betul karena dahak bukanlah kluar dari dalam perutsedang al-madzhab 
sendiri mengatakan kesucian dahak (tidak najis)yang mengatakan tentang kenajisannya hanyalah 
imam almuzanni .Adapun ingus yang keluar dari dada maka hukumnya suci sebagaimana air liur. 
Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/583743544981791 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/5855174181377371 


2567. HUKUM PARFUM BERBAHAN KOTORAN SAPI 
PERTANYAAN : 


2 Brojol Gemblung 

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Informasi TeraktuaL — Dua siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 
Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Dwi Nailul Izzah dan Rintya Miki Aprianti akan 
mewakili Indonesia pada olimpiade internasional “International Environment Project 
Olympiad” (INEPO) di Istanbul, Turki. Ajang itu akan dilaksanakan pada 17-20 Mei 2013. Menurut 
Kepala Bagian Humas Pemkab Lamongan Muhamad Zamroni, kedua siswa itu mewakili Indonesia 
setelah melakukan penelitian ilmiahnya berjudul “Limbah Peternakan Sapi” sebagai pengharum 
ruangan ramah lingkungan. Karya ilmiah itu mengalahkan 1.000 peserta dalam ajang “Indonesian 
Science Project Olympiad” (ISPO) yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Februari 2013. 
“Sukses itu membawa keduanya menjadi wakil Indonesia di ajang internasional yang akan 
berlangsung di Turki,” kata Zamroni seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/3). 


Sementara itu, Dwi Nailul Izzah mengaku karya ilmiahnya itu menjelaskan tentang pengolahan 
limbah kotoran (feses) sapi menjadi cairan pengharuman ruangan dengan aroma alami tumbuh- 
tumbuhan. “Pengharum ruangan yang kami hasilkan murni berbau alami seperti tumbuhan yang 
menjadi makanan sapi, bukan karena ditambahi dengan bahan kimia agar bisa berbau wangi,” 
katanya. Dalam karyanya, kedua siswa itu juga membuat kajian ekonomi mengenai pangsa pasar 
produk pengharum ruangan tersebut. “Pengharum ruangan ini sehat karena tidak mengandung 
bahan kimia berbahaya, seperti “benzo acetan” layaknya produk pengharum yang ada di pasaran, 
dan juga ekonomis karena ongkos produksinya sangat murah, yakni Rp 21 ribu untuk kemasan 
225 mililiter,” katanya. 

SUMBER : 
http://m.forum.detik.com/parfum-dari-kotoran-sapi-membuat-2-siswa-dikirim-ke-olimpiade- 
t650253.html 


Proses Pembuatan : 

(1) Proses fermentasi kotoran sapi dengan ragi atau jamur yang membutuhkan waktu kurang lebih 
tiga hari. 

(2) Setelah itu, kotoran sapi yang sudah di fermentasi di peras dengan bantuan air untuk di ambil 
ekstraknya. 

(3) Proses selanjutnya adalah destilasi atau penyulingan dengan pengapian yang cukup, pada 
tahap destilasi ekstrak kotoran sapi dicampur dengan antiseptik yang berguna untuk 
menghilangkan kuman dan menghentikan fermentasi serta air kelapa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1734 ) 784 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PERTANYAAN : 
SUCIKAH PARFUM TERSEBUT ? Terima kasih atas jawabannya dan Assalamu'alaikum... 


JAWABAN : 


Menimbang : 

1. Proses bagian ke (1) jelas tidak bisa ditawar karena dalam proses terdapat barang lain yang 
mencampurinya, sehingga untuk tahap ini hasil fermentasi dihukumi najis. 

2. Pada bagian ke (2) berangkat dari hasil fermentasi sebelumnya (najis) hasil ekstrak tetap 
dihukumi najis karena air yang digunakan sebagai pencampur telah berstatus mutanajjis sebab 
bercampur dengan hasil fermentasi tersebut. 

3. Pada bagian ke (3) ada proses penyulingan dan penguapan dengan menggunakan api untuk 
menghasilkan intisari (semacam air embun) dari hasil ekstrak sebelumnya. Maka hasil dari 
penguapan tersebut tetap dihukumi najis karena uap yang dihasilkan menggunakan 
pengapian. 


Maka dengan demikian hal itu dapat dirumuskan bahwa : 

- Parfum tersebut terbuat dari intisari uap (semacam embun). 
- Intisari uap adalah bagian dari uap itu sendiri. 

- Uap itu adalah kotoran itu sendiri. 

- Uap dihasilkan dengan menggunakan pengapian. 

- Uap dihasilkan dari bahan yang najis. 

- Kotoran tidak bisa Istihalah 


Maka dengan demikian setelah mengkaji dari tahapan proses pembuatan parfum dan rumusan di 
atas, melahirkan sebuah kesimpulan bahwa :Hukum parfum tersebut NAJIS dengan alasan intisari 
uap yang dijadikan bahan parfum itu keluar dari uap yang dihukumi najis.Namun sebagian ulama 
ada yang menghukumi ketidaknajisan kotoran, maka dengan demikian pertimbangan di atas tidak 
menjadi acuan menurut pandangan ini, hingga hukum parfum itu pun tidak najis. 


Referensi : 

1. Syarh al-Manhaj 1/1792. 

2. Hasyiyah al-Jamal 1/5223. 

3. I'anah al-Thalibin 1/884. 

4. Fatawa al-Nawawi (al-Bujairami 'ala al-Manhaj 1/102) 

5. Mausu'ah al-Fighiyyah 2/145-146 & 31/566. Al-Tanbih hal. 237. 
6. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 13 & 14 


PERUMUS : Brojol Gemblung 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/593809940641818/ 


LAMPIRAN : BEBERAPA CATATAN 'IBAROH DAN KOMENTAR MUSYAWIRIN 


? Najwa Asnawi 

Apa yang dibahas ? Bukankah A'INUN NAJASAH yang bsa menjadi suci hanya ada 2 (dua) 
macam : 

1. Pertama : KHOMR (arak) yang dibiarkan beberapa hari sehingga menjadi cukak. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1785 ) 185 


2. Kedua : Kulit binatang(lulang) yang mati dengan tidak disembelih dapat menjadi suci dengan 
di-sama' (AD-DHBAGH). Pada kasus diatas pembuatan parfum dengan AINUN NAJAS (tai/ as- 
sirjin) meskipun dengan beberapa proses, pada nasnya NAJIS ya tetep NAJIS. 


Led Sab) (One) Kelana (Ie) Dl Kla 1 SI (EA) na ab II (OP) Okta (oral oL oa adas SA) 
Lan to Pa (Ui pj3 Eli) liblay Lal (oles IU SR) ISL ab ya j3 (Mery y iB Ol dl 
HA IS gn Adil JP Y IL Rel ON 2 ye bale al ab BIS LB US Jp Aiu US, 


2 Nur Hasyim S. Anam 
Wa'alaikum salam war wab, Ulama khilaf, ada yang menghukumi Najis ada pula yang 
menghukumi suci. Lihat Bughyah : 


PNP AS aya GP LI ai Boleh Il Oya LAS Ja ISU ey Ateh JI Anang 3 (DL 


2 Mbah Cemeng 
Seingat saya.. Benda najis tidak bisa suci... Pengecualiannya dengan ihalah.. Itupun terbatas 


2 Brojol Gemblung 

Justru sekarang saya berbeda dengan pendapat saya yang dulu. Sebab perubahan darah kijang 
ke misik itu tidak ada campur tangan manusia sebagaimana perubahan khamr ke cuka. Dan untuk 
masalah ini memandang dari proses serta berdasarkan bahwa 'ainun najasah tidak bisa istihalah 
maka saya lebih condong ke najis. 


Kita bahas jangan berangkat dari khilaf dulu kang karena figh memang mazdinnatul ikhtilaf, kita 
bahas dalam satu gaul dulu yaitu berangkat dari pendapat bahwa rauts, 'adzrah, wanim, dsb. itu 
najis. Kalau semuanya kita pandang dari sisi khilainya maka sampai sekarang tak mungkin group 
kita ini punya 2000 ribu lebih dokumen.Monggo, kita tambah khazanah keilmuan kita dengan cara 
diskusi sebelum MUI bermusyawarah dan tak ada musyawarah jika tak ada komisi operasional... 
Asap barang najis dalam madzhab syafi'i khilaf, namun menurut gaul ashah najis. Uap barang 
najis itu suci, kecuali menurut Syech Zakariya al-Anshari. Dan embun barang najis itu..... (ini kalau 
saya jawab sama saja saya mendekati jawaban dari pertanyaan saya sendiri).Untuk masalah 
misik jangan bawa ke sini dulu, biar pembahasan ini berjalan dengan semestinya. Untuk proses 
misik silahkan anda buka Tuhfah al-Muhtaj karya Ibnu Hajar.Lalu apa jawaban sampeyan untuk 
pertanyaan saya ini? Silahkan jawabannya yang referensif... 


Embun itu hanya bahasa saya saja agar mudah dipaham, sebab dalam bahasan bah uap tidak 
ada istilah embun, dan yang saya maksudkan dengan istilah embun ini adalah rembesan air 
karena kepulan uap akibat suhu yang panas. Mengapa saya bahasakan demikian? Karena yang 
dijadikan bahan parfum itu bukan uap tapi air rembesan sebab uap itu. 


Mengapa saya merembet ke soal keringat khamr, karena dalam hal parfum ini kita tidak 
mengatakan bahwa parfum itu terbuat dari uap ataupun asap, melainkan dari rembesan atau 
embun sebab uap yang didinginkan, sementara sebelum itu penyulingan dilakukan dengan 
pengapian agar menghasilkan uap di atas keseimbangan suhu. Nah ini gampangnya bilang, 
parfum itu terbuat dari embunnya uap...Bila di atas kita katakan bahwa uap yang dihasilkan 
dengan pengapian itu najis, beranikah kita katakan bahwa embun uap itu juga najis??Oleh 
karenanya saya kaitkan hal ihwal prihal ini pada keringat khamr... Sebab ada sebuah keterangan 
bahwa keringat khamr itu najisJangan maksudkan kata embun yang saya utarakan sebagai kata 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(17ae ) 786 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


secara definitif, itu saya pakai sebagai bahasa sederhana dari hasi uap tersebut, sebagaimana 
kata Dhabb yang diartikan menjadi Biawak Arab, walaupun toh kata orang arab Dhabb adalah 
Dhabb bukan biawak dalam arti orang Indo. 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Yupz.. kasus ini terfokuz pada masalah yang ini "Proses selanjutnya adalah destilasi 
ataupenyulingan dengan pengapian yang cukup. Hasildestilasi dari ekstrak kotoran sapi 
selanjutnyadicampur dengan natrium bicarbonat, dandimasukkan ke botol kemasan pengharum 
ruangan ". Apa itu distilasi ? keterangannya ini : " Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode 
pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) 
bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkansehingga menguap, dan uap ini kemudian 
didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan 
menguap lebih dulu." Penyulingan atau destilasi adalah proses pemisahancampuran zat cair yang 
didasarkan pada perbedaantitik didih zat. Proses pemisahan campuran dengancara penyulingan 
dilakukan dengan dua proses, yaitupenguapan dan pengembunan. 


Jadi tinggal nyari ibaroh : 

1. air uapan dari benda najis (Karena bila udah ketemu hukumnya, andai najis, maka tiada guna 
kita mencari ibaroh untuk yang ke 2, karena barang najis tidak bisa suci dengan sebab dicampur 
dengan wewangian atau zat aroma. Ini berbeda dengan pencampuran khamr yang dijadikan 
bahan campuran obat yang ia dapat istihlak, dan di atas kebalikan dari masalah khamr. 


2. air uapan tersebut diberi zat lain sehingga aroma semula tidak tampak.(Ternyata fungsi 
penambahan zat natrium bikarbonat adalah sebagai pengembang.. jadi bila botol ditekan akan 
mengeluarkan gas karbondioksida.. sekira hasil dari penyulingan tersebut dihukumi najis, maka 
parfum tersebut najis). 


Maksudnya bagaimana? 


Las Olo j0 WA pl JB y 0S Fendi JB Leibenlp Y GUI 3 J6 Alay JamiiYI OI LajUS 3 all Oleo cu SI 
batang SL Ant 3 Upin ymeil  G Lalah 3 yedad JII Old cl Alas adi Lal BY Lay Gamid JL Alay Jual 


itu tidak membahas embunnya kang, tapi prihal asap, uap, dan lidah api.jadi apakah uap yang 
berubah jadi tetesan air dari benda najis hukumnya najis? Tapi kalau merujuk ke ini bagaimana ? 

VE Y Lag yess JU Alona Juasiil Las 
Jadi kalau uapnya najis, maka perubahannya menjadi air adalah najis.. 


2 Brojol Gemblung 
Ibaroh lengkap dari Kang Abdur Rahman Assyatfi'i : 


sawi ar Us 03 AR Uislud gaSl ya Io IV 3d Iitoa Ja ghaadad Il), gUBU, Ya gludaigl 2Ua Iin 
Soal La mam yah aah. JL) Hal Lita) H glaalad BL) Aina gal Y SD, Lal Sia Udilea Ng Lal Ul) 
alag j3 Alarl AS, Ig lai ya sial Ip tanda snp minute, SA Wani pny Ka 13 


Sekalian saya bantu terjemahkan :Masalah BaaFagih : Perbedaan antara asap najis dan uap najis 
bahwa yang pertama adalah sesuatu yang terpisah sebab perantara api, dan yang kedua tidak 
sebab perantaranya, perbedaan ini disampaikan oleh Syech Zakariya. Abu Makhromah berkata: 
Keduanya mirip, maka sesuatu yang terpisah sebab api itu najis, dan yang tidak ialah tidak najis. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1787 ) 187 


Sedangkan lidah api atau jilatan api itu sendiri secara pasti hukumnya suci, hingga andai 
seseorang menghidupkan lilin darinya maka lilin tersebut tidak dihukumi najis. Letak pandang 
Kang Rahman :Abu Makhromah berkata: Keduanya mirip, maka sesuatu yang terpisah sebab api 
itu najis, dan yang tidak ialah tidak najis. Kalau boleh saya memahami ibaroh itu: "Sesutu" yang 
tersebut adalah asap atau uap, bukan embun / rembesan air sebab kepulan uap. Lantas dari 
sudut pandang yang bagaimana ibaroh itu dijadikan dasar untuk menajiskan parfum itu?? 


2 Joko Satrio 

Kalo seperti itu berarti uap dari hasil sulingan itu najis mnrt goul ashohkarena penyulingan itu 
merupakan pembakaran yang menghasilkan uap dan dari uap ini mnjadi embun lalu menetes dan 
menjadi sari pati dari kotoran itu seperti proses pembuatan minyak kayu putih 


? -Boim Nizta- & YA 

volssJI yang boleh kang. . Tidak termasuk dalam asapnya benda najis, yaitu uap dari benda najis 
yang tidak disebabkan oleh api, maka uap ini adalah suci. Demikian halnya dengan angin yang 
keluar dari jamban (sapiteng) atau kentut yang keluar dari dubur juga dihukumi suci. Bahkan 
seandainya girbah (sejenis wadah air atau susu yang terbuat dari kulit) berisi penuhdengan angin 
atau uap tersebut, kemudian seseorang shalat dengan membawa girbah tersebut di atas 
punggungnya, maka shalatnya dihukumi sah. (Kasyifah al-Saja hal. 21) Saya ngebayangin 
memasak kotoran sapi dicampur bumbuz kimia dalam bejana di atas kompor.. Tah selanjutnya 
saya ga tau lagi cara mmbuat farfume nya. . Apakah meski ditiriskan di hidangkan kedalam wadah 
tertentu, trus mendiamkannya hingga gas atw uap atw embun trsebut yang bisa di buat farfume. . 
Nah yang itu baru suci. 


Justru malah jadi ga beres-beres. . .repost : dan tentang parfume dari extract kotoran sapi, untuk 
ikhtiyat mungkin ga usah dpke, walopun ingin memakainya kita taglid saja ke goul imam 
ashthokhri atw imam ruyani, yang menukil dari goul imam maliki, dan ahmad hambali. . Bahwa 
kotoran atw air kencing hewan ternak(biasa dmakan) adalah suci.. 


Brojol Gemblung » Bila kesimpulannya seperti itu maka tiada guna hal ini dibahas. Dan sebagai 
istihsan terhadap kalangan Malikiyyah maka solusi darinya hanya sebagai sub tambahan dalam 
sebuah kesimpulan. Langkah bijak dari sebuah kehatizan bukan berarti kita katakan "sebaiknya 
jangan dipakai" sebagai akhir dari sebuah upaya pencarian hukum, justru solusi "haram / najis" 
adalah sikap ahwathul ahwath dalam hal ini memandang dari aspek yang berkaitan dengan 
parfum. Insya Allah nanti akan disimpulkan... 


Nah jika begitu hal nya keputusan tersebut hanya untuk magom fatwa. . Sedangkan disini hanya 
diskusi. .Karna jelas menurut mangul madzhab syafei najis hukumnya kotoran/kencing hewan, dan 
ada goul dari imam ashtokhri dan ruyani (syafiiyah) menukil dari pndapat imam maliki dan 
hambali. .Bisa jdi ini adalah ikhtiyarot. .Dan alangkah indahnya jika kita muroatul lil khilaf. . jadi 
sebaiknya jgn memakai farfume tersebut sbb kita hanya mugolid.. Dan tidak berani menyebut najis 
atw haram. . 


2 Sunde Pati 

Sependek pengetahuanku barang najis tidak bisa berubah jadi suci kecuali kasus cuka yang 
berubah dengan sendirinya...Barang najis tidak bisa jadi suci dengan sebab maleh rupo/berubah 
wujud kecuali 2 perkara yaitu arak yang berubah jadi cuka dengann sendirinya dan kulit bangkai 
binatang yang sudah disamak pada selain hewan anjing dan babi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1738 ) 788 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bad ala Oly 0 yeb De Lama ati ISI URL Led OA YI Ulbeta YG Slalu uya seed sela YY23 20) sell 
pedas di Gan DL ajal ISI Sya TN Mr 

Gini aja jika uap tanpa ada lantaran api alias menguap dengann sendirinya itu tidak najis tapi jika 
melalui lantaran api atau dengan unsur kesengajaan menguapkan barang najis tersebut maka 


hukumnya tetap najis karena hal ini masuk kategori dukhon/asap yang najisnya tidak dima'fu 
walaupun sedikit 


Cena PSS ey IE ya Ia IU Abal Lia Asli yag Lali Oli ya B2 mas 0S Li88 IL) ondel 

dori Y Of bata 0 pang YP Kenny Wil Upin JUS Alai Kanlomall ljorl ya BY Ga ygd SALA 3 Bola 9 pr Lay 
Lain della yag Lag Halal Olsah ey all Aja Olsul elaja Uilaa ena DG Yg lai OS Y ol) Jadi Gb, 
Gini aja, dalam proses penyulingan itu ada unsur kesengajaan yang membuat ainun najasah 


berkurang gak? jika berkurang berarti uap yang dihasilkan penyulingan tadi adalah juz dari najis 
tersebut alias najis yang terpisah dikarenakan kuatnya tekanan, jadi hukumnya najis 


Bismillah 


pi GA UA BP oa Tab deng PI NAS Lay J2 IL) SLEYUS NLYI md mei de JA Real 
Ika OS Of Ole» Blgag BUS 2d pedet ia oya Abal 9 JG anlyp AE AY AP pd JL da Ang SIA Oles Ya 
PE Tabel 02179 (1) iki TA ME VII LL Mella! Ola OLS Ali Lt nori La Uas Ab ya ay) 
Ce GMBI JaL Iin (ey jaUas Vig Wi JSI Alai alel oya pr MY JL Asal Asas Ul WAS Laga All og (Ling 
Upah Cab) C6 Terliaa Ip Dls lo ET EA Rap ab jj R Ultah Urai Oa oya selan SAI) Maleo Jl asal GA 
Uap Y JB Vo padi At ly dala Al bo ai Jia JB Lai 2 elama ye pagi dn II JP Il ya oya CA Uly 
Jelas 3 Pd Oly one Kelas CIA IU Galaj ya lela JA ya jab Jet dora Vla Bo hal Us aa sela cal 
SN JII PNS pil Of Lah Oral mb beats Yg Bogpp Ny US Canon all ndll UellE Any Ugawomidl pelat DG lan 
LS seba dita bea Ren Ak Rey ena SS jai FALS yag Al Upie oral esp II Jleal selai UT NIS ia 
so yong lk peler DG 0y Ag Kat oya dora! yag Tail Ag pny Kendi ola oya detak Kaki Alto jade, Saga Gal 
ISIS maya 3 Hery Sana Real! P3 ANN pad JB Gama 3 Gogpd oa SUN ON Net Kel lee SI A3 
OY eU ye be af ab Bo LAS US jg ditiny W yg png bl ya Mad p ju Wabah Ubby Lab selad MIL 
AP Y JH Hell fOkUSakai Rule! ya 2 pr MY JL Holy delai Of SAS Lajuy All Sein aL Kalem Oles 
Wa WI 
Kesimpulannya karena hasil penyulingan itu dari ainun najasah yang terpisah karena kuatnya 
tekanan maka hukumnya ttp najis 


Lewndig Sakit! 15) 3 jade Y) Ilbeta YG Clan 2 seba Ve moh Jualo #Allaa Jl el | Jaa Ab 
ai Io Alaad lp La Jak Upin sebar 1 DU pl JB4 » Remi OladYI selai Yg cela: Jaye dad ole ol, 
AI de — al OY (UlbennYL Wala! ya ed aa Yg )1 10) BAB 6 BII Ag jati La Jaa tj Reno ya 
B3 1241 200) da Ii (dad can and lusa YU jab jp «Reload LAS Y UJI, SE JST 0 (hey le 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1789 ) 189 


bal LA ed "BUAS Ceba i Ainy Ca ya alay Jab noni Ur pdl GA jl la Jas HDL 3 CS 
$ 33 ade ai «Lila Y ato HST mel pg € IA TIA DAS Kal ya Wgia Ol yeah € Lg ISP An O jlor de 
aj Jas EP Lady CPU DP oa Jitiy « Jamia JSI Ji 6 kuali paman yg deng Il G Oral Han 
koma jab Why pia ab OT NI S3) ly B mang 0S Gaia Jean d OB CU toga Jar Oli «Uye ud 
Olsoy Jepadl P3 WS de SP ara og sama MA Jah ab Jiang 6 Jaa On Hei aa Ol € Oa 
ae dip id ale Pe Jalil rambat Il mem EN JL oya Jeli La JAS «GI Y JSI Ie ya Lage kali 
(BY Loe SLB Ag 4 SALA JL Arlan LS slyhl 3 Aslam Ely 4 Busa Ab Gadi MY «JSI 
S1 Jian at ag SA Lg ja 1 ding C0 Ab Uh dab 2 cdi IS LAN JUS Aing tim BL OA ya il ga: 
CA ole IIS «GI op Geboy caglay € Rang € Lai Ad Hle CST «lela La Gay coin alat 
ba A) Alia 1 Ibas bj U yab AAN Oh OS Ol Ol Bal ost | 242 200) Pil Lula enam 
Dela UB (Lemas Sa BI) pal el he Pa Uje Lb" md "Gale la: sil 21 pai ek 
pb Ot Kh «pile Rul pb aya CI AB) 63, KuN WAS Ugal OY 6 UN Ag ai" BI "Ag yapal! 
SMBYY J5 AN Letal 3 jade y «Len Let OY € UlbetaYU seba 3 ET SIS lali! Fla S1 Jl Y es 
UAN AW 3 (3d la OI). Sen VI B € Ula Utang lab la ah DV CA ee ily «UNAS Ily 
JB £ Uki SET: JB cabai: JUS LA Ing alat ye — alay ale AI ak — AI Syany Jl Amd Ul Of la ay 
AI on iii Ji gi JA G Le PA ka leg BI HE dg usang Jae Ibr J3 Ye 
Bg 6 ebi Lagaley ca SU dang ja Ida dad Ol apl le UN cdblyy yag (reli 1 Jdy) Oleeny Ad ale sa, " 
A9 MEA BJB AU 0 dnh dada Slot mna Hb Blah Gg 6 PI Je seb Y Uas Oly co SU" jual 
Ig abu lb pas Lrnas ABI Ol € PI Ae seba EN day AS Sl ola pai lia abad Itam Bid «ebi 
Kamal Ol: Jd aah 1 Jd 4 Bab 3 SAI Randa Of SUS Gn, 4 YEN loe 3 4 demi 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-96&ID-161 


2 Brojol Gemblung 

Kalau soal itunya ya aja kang, tapi bila dihubungkan pada proses penyulingan ibaroh itu tidak 
cukup dijadikan sandaran hukum, sebab begini, kalau kita katakan uap dan embunnya itu sama 
maka saya fikir ini hampir final, tapi bila tidak maka kita harus mencari pertimbangan ibaroh lain 
untuk mengarahkan ibaroh di atas pada titik kesamaan nitijah hukum. 


Jangan bicara alkohol di sini, sampai saat ini alkohol tidak bisa kita vonis sebagai barang yang 
najis secara sya'an karena memang tidak ada nash sharih tentangnya, silahkan baca keterangan 
di Figh al-Islam wa Adillatuh. Terpulang pada masalah ini yang saya kaitkan dengan prihal 
keringat khamr, titik tekannya untuk mengarahkan ibaroh yang di I'anah dan selainnya agar dapat 
dijadikan sandaran bahwa dikala uap itu kita hukumi najis maka embunnya juga najis, sementara 
yang punya system penularan sifat itu hanya dalam bab khamr, sebab di situ dikatakan bahwa 
keringat khamr adalah khamr itu sendiri. Sedangkan dalam I'anah dan lainnya tak satupun yang 
mengatakan bahwa embun dari uap yang najis adalah uap itu sendiri. Dari titik inilah kita dapat 
ketahui bahwa antara uap dan embunnya bukanlah sesuatu yang terpisah, tapi bahkan masih 
dalam satu wadak yang sama. Pelik memang difikirkan, tapi ini tak sepelik ulama kita dalam 
mencetuskan hukum beserta dalilnya untuk kita jadikan referensi pada masa sekarang. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1790 ) 790 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kalau perihal uap itu sama : 


La LI Gaia MY ter ma Gd ostb seh ai Lal ya lab el MEI sala — 2 ajal sala) Cl) 
A3 V3 Udah JII Alis Rally er MY UU Abal p Mellas | SUS Url (Al 033 ara Omi Kill Oles 


Link Kitab: http://shamela.ws/browse.php/book-497/page-12 


Bagi teman yang ingin baca bahan penalaran saya dalam masalah ini dan untuk mengimbangi 
semua tanggapan yang masuk silahkan baca ini : 


S Eni! 3 9 — 18 pad Rara jeng Oleo 1 146-2/145 dy SUN Tngidll R0 yan ya — Alai A0 yan ya 

Je Hilal AW pb yag Li BI GGj Alta oya Yang db) Ul Jl yag LSI due data yA) PAS era 
LSI oya Ojly «dat Kndkali AB yag € gapura Julia d Hedi! Ua3y Uas Bjlelalu Iya Jl Alan 
23) oya JeLatal! Ole WI Boleh pal (dl «gtu Kila puan A22 93 B2 Upily Url plg GOL Cip all 
Oa ag Mama Lay 4 mei yh Jah “Ad Jain anon Ae Bli Ata Cenatorl ID) un Sal ya dellatal Jual, 4 Lam 
laut Jeli 15) Kalam joy gd 2 yang omi Kasam ii lens “OT dl KALI amp KB daan Rentan il joy 
ai Ag dag de Raga ale al Laga pal Fa Ily» AA yo Cah Lp pp JI Ulah Reelom al spot OI £ ami JL 
dalan OS Of JALAN MAS. ma Vig 4 Lt Renon dl Ole ya lol La SU d Ol jalb plat «Tyas jas cola 
Se IE at GMN BN sa masakan Ir San Bes deh Aa ma ubin eh Sai Ml Toni 
Sa BI 50156 31 UI Iugii iyan pdl — ALALEII pun ya» prana Kebon Hitdlh OI 4 AS 2 eng 
MUA Y ? Grdile Gal JB Ae og Gan 3 4S A2 Ma 4 ASI ega Jati Al Kenali 0 € Gp 6-1 2d 
Kaly Ajal Y Upin Aa Y Cap GUI oya Jai) ON aa del 4 al Uap ya ASI ya Jakimal Gl Ol 
pp dana ly Gan P4 Bj ON Ag (ikal dana) 4 pn yA dlniy La Ill JK AYI Hata Jalil Jaa WI, 
hain PTP Ay AI Lapang Hi Hei NG dan Kn ISI Val 0 Sgp lg dan jab pia Ah (LA OS 
Uaal ttm adl! . 


Kesamaan antara kandungan khamr (alkohol) dan kotoran ini tidak kuat hingga endingnya pun 
membuahkan konsekuensi hukum yang berbeda di antara keduanya. Poin-poin penting pada 
keduanya: 

3 Khamr » Rijsun Ghairu Hissiy (najis yang tidak tampak) 

a Rauts » Najsun 'Ainiy (dzat najis) 

3 Khamr » mengalami istihalah atau ingilab (perubahan bentuk) 

n Rauts ? tidak mengalami 

a1 Khamr 2 kandungannya bisa dianggap suci bila tidak ada campur tangan manusia atau ada 
barang lain yang mencampurinya 

a Rauts ? tanpa harus memandang ada dan tidaknya campur tangan manusia kandungannya 
tidak bisa dianggap suci sehubungan ia najis 'ainiy 

a Rauts » kandungannya tidak bisa suci sebab ada barang lain yang mencampurinya karena 
dzatiyah rauts memang najis. (contoh air kencing satu gelas, lalu kita teteskan minyak misik atau 
za'faron agar aromanya berubah maka ya tetap saja kencing ) 

a Khamr » bila ada barang lain yang mencampurinya maka mengenai status kandungannya 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4791 ) 791 


dipertimbangkan sesuai syarat dalam hal khamr. 


2 Dwi Handoko 

Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, 
seperti gas (atau uap) menjadi cairan.#Menguap yaitu perubahan wujud zat dari cair ke 
gasMengembun yaitu perubahan wujud zat dari gas ke cair.....Logikanya kan begitu toh Mbah 
Brojol Gemblung,sebab uap yang di hasilkan dari pemanasan dengan api dari fermentasi tersebut 
di tampung lagi kedalam suatu ruangan bukan di lepaskan ke udara sehingga hilang,nah pada 
saat uap/gas tersebut suhunya menurun maka ia berubah jadi titik airlembun,tapi ini hasil 
rekayasa bukan alami.....maksudsaya gitu mbah... 


Terpulang pada masalah ini yang saya kaitkan dengan prihal keringat khamr, titik tekannya untuk 
mengarahkan ibaroh yang di I'anah dan selainnya agar dapat dijadikan sandaran bahwa dikala 
uap itu kita hukumi najis maka embunnya juga najis, sementara yang punya system penularan 
sifat itu hanya dalam bab khamr, sebab di situ dikatakan bahwa keringat khamr adalah khamr itu 
sendiri. Sedangkan dalam I'anah dan lainnya tak satupun yang mengatakan bahwa embun dari 
uap yang najis adalah uap itu sendiri. Dari titik inilah kita dapat ketahui bahwa antara uap dan 
embunnya bukanlah sesuatu yang terpisah, tapi bahkan masih dalam satu wadak yang sama. Nah 
yang ini betul banget,bahwa uap dan embun itu tidak terpisah, hanya berubah pada wujud saja, 
yaitu dari gas ke cairan. 


2 Miseri Roeslan Afany 

Brojol Gemblung Kang sampean ki kan Fukhoha Dalam menetapkan Hukum Penajisan/atau 
pengharaman sesuatu itu mestinya kan ada alasannya to kang? Sebagai contoh : Khamer yang 
bahasa kimianya Alkohol itu menjadi haram kan bukan karena barangnya, tetapi bila diminum 
pada konsentrasi tertentu memabukkan,orang mabuk kehilangan akal,karena kehilangan akal 
tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk itu kan yang menyebabkan haramnya. Nak 
menurut saya alkoholnya itu suci bukan barang najis. Sehingga kalau alkohol teroleskan pada 
bagian tubuh tidak selayaknya dikatakan najis, apalagi alkohol banyak digunakan di dunia 
kesehatan sebagai contoh untuk anti septik bila kena luka, penurun panas bila di blonyohke ke 
tubuh dil. bagaimana pendapat sampean ? Saya kurang tahu pendapat Imam Maliki apakah dia 
menajiskan alkohol atau khamer ? kalau melihat alasan pengharamannya mestinya alkohol itu 
barang suci. 


Kang Brojol Gemblung mungkin ini bisa membantu sampean menetapkan hukumnya. Arak/ 
khomer (secara umum mengandung zat pati/karbo hidrat,gula,alkohol,sebagian kecil asam cuka & 
enzym produk mikroba) prosesnya atau perubahan biokimianyazat Pati/karbohidrat (misal ketan 
atau ketela,anggur,kurma,nira) ditambahkan ragi/jamus/bakteri sebagai penghasil enzym atau 
biokatalisator produknyaKhomer/arak (komposisi: sedikit Karbo hidrat, gula,alkohol dan sedikit 
asam cuka dan biokatalisator/enzym). Bila didiamkan/diinkubasi maka Alkoholnya bisa berubah 
menjadi cuka karena adanya enzym yang mengubah alkohol menjadi menjadi asam 
cuka.sementara perubahan dari KH menjadi gula atau gula menjadi alkohol tetap berlangsung 
dengan produk akhir asam cuka dan air.Bila tuak/khomer kemudian disuling diambil alkoholnya 
hasil sulingan ini didiamkan ya tetap aja jadi alkohol tidak berubah jadi asam cuka. Dari komposisi 
bahan dan proses serta produknya , para fukhoha menetapkan hukum bahannya. Pada prinsipnya 
keharaman khomer/tuak bukan dari bahannya, tapi karena kandungan senyawa alkohol yang ada 
didalamnya yang bisa mengakibatkan mabok karena orang mabuk kehilangan akal dan orang 
yang kehilangan akal tak bisa berfikir untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1792 ) 792 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oleh karena itu menurut pendapat saya khomer itu bukan barang najis tapi barang haram kalau 
diminum karena dapat memabukkan atau membuat kehilangan akal. Mohon kang Brojol 
Gemblung melihat padangan imam mahdzab yang lain seperti imam maliki apakah khomer itu 
najis. Sementara alkohol sebagai komposisi khomer yang membahayakan tidak bisa dihukumi 
najis karena tak ada nashnya, seperti apa yang kang gemblung sampaikan sebelumnya.Nah 
Bagaimana dengan kesimpulan status sampean itu ? Kotoran sapi apa komposisi biokimianya, 
apa peran dari jasad reniknya, komposisi mana yang diubah dari kotoran sapi tersebut 
(Karbohidrat,serat,protein dll) oleh enzim yang dilepaskan oleh mikroba, senyawa gas apa yang 
dihasilkan sebagai senyawa pewangi tersebut (dapatkah bila gas/senyawa pewangi tersebut 
berubah menjadi komponen biokimia dari kotoran sapi bila dikembalikan ke fase cair atau padat? 
(saya jawab tidak). Dan proses selanjutnya destilasi yang sebenarnya untuk mendapatkan gas 
parfum secara murni yakni mengubah fase gas menjadi cair. Jadi titik persoalannya pada gas 
yang dihasilkan. Bila gas parfum yang dihasilkan itu dihukumi najis maka setelah dimurnikan 
melalui destilasi juga hasilnya najis dan begitu sebaliknya. Dan itupun menurut padangan 
mahdzab yang mana? Bagimana dengan Imam safii atau bagaimana dengan Maliki. Hal ini di 
katakan khilafiah perbedaan pendapat baik itu berasal dari ulama semahdzab yang berbeda dalam 
memahami proses atau perbedaan pandangan mahdzab yang mereka anut. Semoga manfaat. 


Kang Brojol Gemblung oleh karena itu seorang ahli fikhih sebaiknya menguasai ilmu alam (Fisika / 
sifat bahan, Kimia /komposisi bahan dan proses, dan matematik sebagai dasar untuk penalaran). 
Kedepan persoalan persoalan agama banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang menjadi 
basic/dasar ilmunya adalah ilmu Alam,Fisika,Kimia dan Biologi. Sekalipun ilmu ini tidak diajarkan 
oleh rosulullah akan tetapi kandungan ayat kauniyah ini dalam alguran bahkan melampaui ayat 
tentang syariah yakni tidak kurang dari 1000 ayat. Kemajuan dibidang ilmu kealaman yang secara 
komulatip telah menghadapkan persoalan agama yang sangat pelik yang kadang bahkan banyak 
tidak kita ketemukan dalam pandangan mahdzab 4. Sementara bila kita memutuskan perkara 
dengan hukum yang salah bisa kita pastikan kita menjadi dholim sekalipun ada istilah dalam ijtihat 
bila salah pahalanya 1. 


Maaf saya tidak menyamakan keduanya saya hanya menjelaskan tentang komposisi kimia bahan, 
Kemudian proses, penggunaan mikroba dalam proses sebagai biokatalisator dan produk yang 
dihasilkan serta produk kelanjutan hasil extraksi/pemurnian produk. Dalam produksi khomer dan 
perubahannya menjadi asam cuka begitu juga untuk pembuatan parfum dari kotoran sapi tersebut 
baik menyangkut komposisi biokimi, penggunaan mikroba sebagai sumber biokatalisator dan 
produk serta pemurniannya melalui destilasi atau penyulingan. Ini saya maksudkan untuk bisa 
dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukumnya oleh para fukhoha yang 
berijtihat seperti sampean kang. mudah mudahan bisa dimanfaatkan. 


Jika dalam mengambil keputusan untuk menentukan halal dan haramnya barang najis untuk 
berubah jadi suci didasarkan dua hal : 

(1) Khomer /najis menjadi suci bila berubah dengan sendirinya menjadi asam cuka. 

(2) Kulit dari bangkai binatang/najis menjadi tak najis setelah di samak. Jika hanya ini yang dipakai 
sebagai dasar untuk menentukan barang najis untuk bisa berubah jadi halal maka dengan mudah 
disimpulkan bahwa pembuatan parfum dari kotoran sapi apapun prosesnya karena tidak bisa 
berubah dengan sendirinya maka parfumnya tetap najis. 


Apa ya seperti ini yang dimaksudkan? 1000 tahun yang lalu ketika para imam madzhab menyusun 
konsep apakah konsepnya itu dengan perubahan teknologi yang sangat pesat tahun demi tahun 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1793 ) 193 


tak mengalami perubahan?. katakanlah pada konsep pertama (1) apakah perubahan komer 
menjadi asam cuka tak ada yang memroses' tentu saja ada yakni enzym atau biokatalisator yang 
dihasilkan dari mikroba/ragi/bakteri yang ditambahkan saat awal pembuatan khomer. tanpa ada 
enzym ini alkohol tak bisa secara tiba-tiba berubah jadi asam cuka (2) dalam proses perubahan 
alkohol menjadi cuka itu sendiri sebenarnya kandungan larutan cuka juga tidak murni sebelum 
diekstraksi atau dimurnikan cukaknya tapi masih ada Karbo hidrat,gula dan sebagian Alkohol jadi 
tidak secara otomatis jadi asam cuka semua. tentu saja ini tidak diketahui yang sebenarnya ketika 
1000 tahun yang lalu karena ketika Itu Ilmu kimia juga belum berkembang. 


Khomer menurut saya kok suci, akan menjadi barang haram bila diminum karena dapat 
memabokkan atau membuat seseorang hilang akal sehingga tak bisa membedakan mana yang 
baik dan yang buruk hal ini tidak serta merta disimpulkan khamer atau Alkohol najis. Karena 
keharaman alkohol terjadi jika diminum. hal ini sejalan dengan pandangan kang Brojol Gemblung 
bahwa penajisan alkohol/khomer tak ada dalillnasnya. Senada dengan pengambilan hukum 
seorang anak hasil perzinahan akan dihukumi haram padahal mereka suci dan dia juga tak 
meminta jadi anak hasil hubungan Zina. yang haram itu kan perbuatan kedua orang tuanya. 
Masak anaknya dihukumi najis mugholadhoh hehehe Satu lagi contoh Barang nazis (kotoran 
hewan dan bangkai) kemudian kita pakai sebagai pupuk tanaman. prosesnya kotoran/bangkai 
tersebut terurai hasil peruraian tersebut diantaranya adalah mineral dan nitrogen yang ini 
kemudian diserap tanaman sehingga tanaman menjadi subur dan berbuah lebat apa bisa 
dikatakan buah tersebut juga nazis, karena dalam proses produksinya menggunakan barang nazis 
(kotoran dan bangkai? Semoga hal ini juga bisa jadi wawasan. 


Muhajir Madad Salim ? tambah lengkap jka ditambahi giel ulama bahwa api adalah salah 
satu sarana mensucikan. Jadi sesuatu yang dibakar dalam bara api bisa menjadi suci . . . Ajib 
sekali perbincangan ini. Syukran katsiro 


Kang Brojol Gemblung dan mbak Ghizwhatu EL-Husna panjenengan berdua berangkat dari 
penjabaran ayat ayat syariah, saya akan sedikit mencoba membahas dari segi ayat ayat 
kauniyahnya, karena itu sangat penting dan selalu kita hadapi dengan kemajuan teknologi yang 
semakin meroket. Kita tinjau dulu secara agak mendetail tentang bahan dan proses menghasilkan 
parfum.Bahan baku kotoran sapi/sisa sisa pencernakan dalam tubuh sapi (bahan ini katakan lah 
kita mengikuti mahdzab safii maka bahan ini najis). Bahan ini mempunyai komposisi secara 
biokimia adalah Karbohidrat/zat pati, Protein,lemak,mineral dan sebagian kecil dalam bentuk gas 
seperti H2S,NH3,CH4 dil perlu diketahui farfrum yang akan diproduksi bukan merupakan bagian 
dari komposisi bahan ini dalam bentuk gas tersebut Parfum yang akan diproduksi berasal dari Zat 
pati/karbohidrat,protein (senyawa sisa pencernaan pada kotoransapi) dengan bantuan 
biokatalisatorlenzym yang dihasilkan oleh zasad mikrobia( bakteri/jamur) Jadi Parfumnya itu 
berbentuk gas yang komposisi kimianya berbeda. bukan gas yang merupakan komposisi kotoran 
sapi. seperti awalnya. tapi produk baru. yang tidak sekadar perubahan bentuk fisik seperti air 
berubah jadi uap (bukan itu) tapi komposisi kimianya berbeda. INI TITIK UTAMA UNTUK 
MENETAPKAN HUKUMNYA. jadi secara fisik (bau,warna) dan komposisi kimia sudah sangat 
berbeda dari bahan aslinya.Proses selanjutnya adalah untuk memurnikan atau mengekstraksi gas 
farfum tersebut yakni melalui destilasi/penyulingan. yang produk akhirnya adalah parfum dalam 
bentuk fase cair. Perbandingannya dengan Khomer. Komer dihasilkan dari proses yang tidak jauh 
berbeda dengan parfuk tersebut. Juga berasal dari bahan bahan bukan sisa tapi asli dari 
karbohidarat/karbohidrat sederhana gula ( yakni Dari, Ketela,ketan,anggur,kurma dll) dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(179 ) 794 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


proses ini Juga memerlukan zasad mikro ragi,atau bakteri sebagai penghasil enzym yag akan 
bertindak menguibah Karbohidrat/gula pada bahan menjadi Alkohol yang merupakan bahan aktip 
penyebab terjadinya mabuk bila khomer tersebut di minum. Jadi khomer tersebut mempunyau 
komposisi campuran antara karbohidrat,gula dan Alkohol (metanol) dan sebagian kecil asam cuka 
sabagai produk akhir. Sehingga kenapa bila khomer ini di diamkan dalam waktu tertentu menjadi 
asam cuka karena proses biokimia berjalan terus yakni perubahan karbohidarat menjadi gula, 
perubahan gula menjadi alkohol dan perubahan alkohol menjadi cuka oleh peran enzym atau 
biokatalisator yang dihasilkan oleh mirobalragi,jamur,bakteri) tersebut sehingga pada khomer 
kadar Alkohol yang menonjol disamping gula dan asam cuka, sedangkan produk akhir bila khomer 
didiamkan kadar cuka yang menonjol disamping ada alkohol dan gula/karbohidrat. 


Proses produksi ini menjadi sangat penting untuk dipahami dan ini perlu orang yang mengerti 
Ilmunya Jabir Ibnu Hayan (Al Kimya) dan cabangnya yakni Biokimia. Jadi menurut saya jika Dari 
Syafi'iyah dikatakan tidak bisa suci (pross pensucian material yang najis) dengan dibakar/ 
dipanaskan dengan api, berikut untaian AN-Nawawi (AL-Imam Zakariya AL-Anshari W:685H) 
dalam mensarahi kitab AL-Muhadhab sbb (mbak Gziswathhu) Kasus parfum ini bukan perubahan 
bahan karena dipanaskan yang mungkin hanya akan mengubah secara fisik atau memurnikan 
komponen akan tetapi mengubah komposisi bahan menjadi bahan lain yang komposisi kimianya 
sangat berbeda. sebagi contoh dalam pembuatan kamer bahan karbohidrat diubah menjadi 
karbohidrat sederhana/gula dan gula diubah menjadi alkohol. dan ini bukan hanya di panaskan 
trus berubah jadi gas atau uap. Air dipanaskan jadi uap uap jjika didinginkan jadi air kembali bukan 
seperti itu. Karena alkohol dari komposisi khomer bila bila didinginkan tidak bisa berubah jadi 
karbohidrat/gula kembali. Begitu juga dari parfum kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya 
komponen kotoran sapi tidak mungkin karena berubah komposisi kimianya apalagi sifat fisiknya 
seperti bau dan rasa. Kesimpulannya silahkan kepada para fukhoha, mau mendasarkan pendapat 
mahdzab yang mana, dan aturan yang mana. Saya hanya menyampaikan sisi kauniahnya saja 
agar dalam menetapkan hukumnya tidak terpeleset. Dan kasus semacam ini akan terjadi terus 
dengan perkembangan teknologi. Seperti kemarin juga tentang vaksin meningitis, penggunaan 
insulin untuk orang sakit gula yang diekstrak dari Babi dll. 


Muhajir Madad Salim 5 Miseri Roeslan Afany. Inti dari pelajaran Kimiya jenengan ketika saya 
sampaikan kepada seorang anak siswa saya beliau berkomentar begini : " Benar , Gas baru 
yang terbentuk bukanlah gas yang sama dari bahan asal yang dikotoran sapi seperti H2S,NH3, 
CH4 itu..tetapi peralihan wujud dari dzat karbo, TETAPI ZAT KARBO INI KAN NAVJIS ??? Maka 
apakah salah dikatakanbahwa gas yang baru terbentuk ini berasal dari Dzat yang 
Najis ?"Hmmm .... Saya mendehem sja, tidak faham Kimia soalnya. Dulu waktu diajari Kimia 
saat SMA malahsering tak buat gambar Komik sih 


Kang Brojol Gemblung aku manut sampean kesimpulannya, karena saya menganggap sampean 
mengerti apa yang saya maksudkan. Dan aku makmum aja nek salah sampean dosa ya dosane 
sampean sonngo dewe hehehe, kalau ijtihat sampean dapat pahala ya silahkan diambil sendiri 
saya sampean ciprati saya juga mau kok. Wassalam. 


Kang Muhajir Madad Salim sama kang dengan pertanyaan Khomer itu berasal dari bahan halal 
karbohidrat/patil (misal anggur,kurma,ketan,nira dll) diproses secara halal melalui fermentasi tapi 
hasilnya khomer (menurut saffi najis,maliki suci tapi tak mensucikan) dan menjadi sangat haram 
bila di minum karena bisa memabukkan. Baca aja komen-komen di atas kang nanti sampean tahu 
jawabannya. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1795 ) 195 


Ghizwhatu EL-Husna ?» sedangkan Ulamak Hanafiyah dalam kitab Fathul @odir, juz:1 
Halaman:200. Bisa nggak mbak dialihbahasakan arab gundul yang jenengan tulis, maaf saya 
tidak banyak tahu bahasa arab apalagi arab gundul. saya banyak belajar dari buku2 terjamah, 
dan saya percaya bahwa mereka si penterjemah lebih menguasai bahasa dan ilmu yang 
terkait persoalannya. Jika punya catatan pendapat mahzab ke lima Djafariyah tolong juga 
mbak infonya. Karena banyak persoalan2 seperti ini sejalan perkembangan teknologi dewasa 
ini. Thank sebelumnya. Kang Brojol Gemblung tolong saya di bantu kalau sampean sempat 
detainya dari padangan Mahdzab safii tentang berubahnya barang nazis menjadi suci tersebut. 
karena point tersebut saya anggap sangat penting untuk menjawab persoalan persoalan 
tentang najis dan sucinya bahan yang semakin menumpuk dengan kemajuan teknologi 
dewasa ini. sebelumnya syukron. 


"Kang Muhajir Madad Salim 2 Miseri Roeslan Afany, Inti dari pelajaran Kimiya jenengan ketika 
saya sampaikan kepada seorang anak siswa saya beliau berkomentar begini ". Benar, Gas baru 
yang terbentuk bukanlah gas yang sama dari bahan asal yang dikotoran sapi seperti H2S,NH3, 
CH4 itu..tetapi peralihan wujud dari dzat karbo, TETAPI ZAT KARBO INI KAN NAJIS ??? Maka 
apakah salah dikatakan bahwa gas yang baru terbentuk ini berasal dari Dzat yang Najis ? Sisa 
pencernaan berupa Zat Karbohidrat/zat pati karena komponen dari kotoran sapi itu najis benar. 
Alkohol itu juga komponen dari khomer(Najis), disamping karbohidrat dan gula. Jika khomer 
didiamkan (proses enzymatik/aktivitas biokatalisator) maka komponennya yang berupa alkohol 
(memabukkan) akan berubah menjadi asam asetat/cuka yang tidak memabukkan dan menjadi 
suci. Jadi jangan diartikan bahwa khomer didiamkan itu tidak ada penyebab atau proses sehingga 
begitu saja menjadi cuka. Nah ini analog dengan yang sampean katakan bukannya karbohidrat 
dalam kotoran itu najis,betul. Dan komponen karbohidrat yang najis tersebut bila didiamkan 
(dengan keberadaan enzym dari mikroba yang ditambahkan) akan berubah komposisi kimianya 
menjadi Parfum tersebut. bedanya pada perubahan khomer (komponen alkohol) menjadi cuka 
enzymnya berasal dari mikroba yang ditambahkan pada saat mengubah bahan (ketan,anggur, 
kurma,ketela dli)menjadi khomer.(dengan komponen alkohol yang memabukkan). Pada 
pembentukan parfum dari komponen kotoran sapi (najis) berupa karbohidrat dilakukan secara 
enzymatik oleh pengaruh mikroba yang ditambahkan. SEDANG Pada pembentukan cuka dari 
komponen khomer berupa Alkohol (metanol) adalah proses enzimatik juga dari mikroba yang 
ditambahkan pada bahan pembuat khomer yang akan mengakibatkan alkohol(komponen khomer) 
menjadi as cuka. Penggunaan api dalam proses distilasi itu hanya untuk memisahkan atau 
memurnikan parfumnya bukan untuk membuat parfumnya, pada proses pembuatan parfum itu 
Jadi pada dasarnya bila orang memahami proses biokimia dari kedua proses tersebut maka 
proses itu analog dalam perubahan barang najis menjadi suci atau tak najis. Semoga sampean 
juga paham Kang Muhajir Madad Salaim. Ini saya undang Kang Ghufron Bkl bagaimana 
pendapat sampean kang? 


Kang brojol saya mau tanya perubahan barang najis menjadi tak najis berupa Khomer yang 
didiamkan menjadi cuka itu pendapat siapa Kang?. Imam syafii atau yang lain!mahdzab lain? saya 
belum jelas. ada pendapat kotoran hewan yang najis menjadi tak najis bila sudah berubah jadi 
tanah. saya baru merenungkan dari aspek perubahan komposisi kimianya.Kemudian pendapat 
bahwa barang najis tidak bisa berubah jadi suci dengan pemanasan aatau pembakaran? itu 
kenapa pemikirannya. Apa yang dimaksutkan kalau hanya dipanaskan yang berubah sifat fisiknya 
sementara sifat kimianya tak berubah sehingga barangnya tetap najis. Pendapat lain tanah yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1796 ) 796 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


najis bila dibakar jadi tembikar tetep najis, sementara bila kotoran dibakar setelah jadi abu maka 
abunya suci tapi asapnya tetap najis. ini apa pendapat juga dari imam safii kang?. 


Amoniak maksudnya yang murni bahan kimia untuk di laboratorium itu? atau amonia yang 
terdapat dalam air kencing yang baunya pesing itu? menurut aku yang murni itu walaupun baunya 
nyegrak suci. sementara amoniak(NH3) dalam air kencing karena merupakan bagian dari yang 
najis ya mestinya najis.Kotoran jadi debu? misal kotoran manusia atau hewan. Kalau dalam arti 
kotoran dikeringkan menjadi kering kemudian dibuat bubuk dengan ukuran debu yang menurutku 
masih najis karena tak ada perubahan komposisi kimia. Tapi kalau kemudian dibakar jadi abu 
maka menurut saya abunya suci karena sifat fisik bau,rasa,warna berubah dan komposisi 
kimianya berobah total karena senyawa karbonnya hilang dan tinggal mineralnya. itu 
sepengetahuan saya. 


Kang Brojol Gemblung Betul kang tread sudah selesai, saya hanya berbicara masalah analog dari 
segi proses biokimia untuk menjawab pertanyaan kang Muhajir bukan mengkhiaskan hukumnya, 
kalau masalah hukumnya kan sudah sampean simpulkan,dan saya menyetujuinya. Yang saya 
pertanyakan sebenarnya point-point pendapat hukum dari imam safii tentang berubahnya barang 
najis menjadi suci atau sebaliknya. Ini menurut saya sangat penting karena problem agama yang 
muncul pada akhir2 ini banyak dan berkisar pada masalah masalah yang seperti ini misalnya 
vaksin meningitis yang dalam proses biokimianya melibatkan unsur babi, Ekstraksi insulin dari 
babi untuk pengobatan diabetes, masalah rekayasa genetik pada tanaman bagaimana dengan 
produk bahan makannya, rekayasa genetika/clonning misalnya apa hasilnya berupa domba doli itu 
haram untuk dikonsumsi atau tidak, penggunaan pupuk dari kotoran manusia (nigt soil) dsb yang 
memang membuat pusing para fukhoha dalam menetapkan hukumnya seperti yang sampean 
katakan, karena harus mempertimbangkan banyak aspek/faktor tidak hanya faktor analog proses 
biokimiawi saja. Itu kang maksudku sudah jelas to ? 


2591. CARA MENYUCIKAN MULUT SEHABIS MAKAN 


DAGING ANJING 
PERTANYAAN : 


2 Santri Heureuy 

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Tanya, bagaimana kalau kita dalam keadaan 
terpaksa mengkonsumsi makanan yang dihukumi najis mughalazhoh, apakah mulut kita wajib 
disucikan seperti apabila menempel pada anggota badan lainnya. mohon jawaban dan 
referensinya... 


JAWABAN : 


2 Muhajir Madad Salim 
Wa'alaikumussalaam, cukup dengan mencampur debu dengan air dan mengumur-ngumurkannya. 
dan disunnahkan itu untuk kumuran pertama, dan dilanjutkan 6 kumuran selanjutnya. 


2 Ghufron Bkl 
Mulutnya wajib dibasuh 7 kali dan dicampur debu. : 


MAIN UN Gamat Jane jin) Lau dad Juta dil Ula AI ai IS IT, 


Bila orang yang makan daging anjing tersebut memuntahkan daging tersebut dalam keadaan utuh 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4797 ) 197 


| dagingya tidak hancur menjadi kotoran maka wajib mulutnya di basuh 7 x lagi dan dicampuri 
debu, dan bila muntah tidak berupa daging / sudah hancur menjadi kotoran maka bila mulutnya 
sudahd ibasuh 7 x dan dicampuri debu maka tidak wajib dibasuh 7 kali lagi / cukup dibasuh 1 x 
saja.: 


AU ya La oa Tam Lang PAS rp MI ai PAS dia pel amaad CL alan ya PI) Ve ale La sal yag 
YY HP gede ina Aap lbnsal Ol Lens dil LA yng y WJIS HI na AN AMS Jprtan Of 9 Ibu YI 


ab Jam dng Ain TPI SS 0 LP Ibu Ob Ka aa ta dah ad Ale ny Jenita pb AS BS ll JI, 
CP M3 ala OY Juan SP Ola pall 33 dilkad ya sleman YI OS 0d TP OP Long Vig ISSI on tag 
dtng BoeraY! pas dila OY bl bad Jing AI ya NAS Ayo ab de dg HA ya dry paman Kam Hell all 
VYAHY/NYA GIE, Libra YI Aila OY dole dna J3 SI GAN Heal AI 
Sedangkan mengenai sesuatu yang dari dubur atau gubulnya orang yang maka najis 
mugholazhoh maka ditafsil sebagai berikut : 
1. Wajib dibasuh 7 x dan dicampur dengan debu bila yang dimakan berupa sesuatu yang tidak 
mungkin berubah'tidak jadi kotoran seperti tulang dan rambut / bulu walaupun keluary sudah tidak 
berupa tulang dan rambut lagi. 


2. Tidak wajib di basuh 7 x dan dicampuri debu bila yang dimakan berupa sesuatu yang berubah 
menjadi kotoran seperti daging walaupun keluarnya tetap berupa daging. : 


AB. JS PU OY Goal Ag Gailg sebes Laad Allaah Jua di TP Olg deng P3 ya 23 Gamad LI AS LIL jp 
1/04 Fedi 


aa BI Pe mp3 M3 dil OY Jeutaa pe Ul pbb jy dilutah oya ema YI SUS 0d ap UB 
SEN ball Ad Jing IlberaY! pas dil OY pall baal Jing A eya NAS 9 Ag yoo ye Se jg HI ya A0) L mami 
VIVA A/N YA GabyEdI lusa YI il OY Sole ana JS cell 


AR Argon IJIS CA ya TP OLI AS Josing | Olg BlbutnYI ML ya LP Ga Gamal Lp AS PP Kesel 
YY 1 ye gas pad Rata les Ola Lepas dilas 
2 Sunde Pati 


Yups, idem pak ghufron yaitu mulutnya dibasuih 7 x salah satunya dicampur debu, dan cukup 
dibasuh 1 x saja saat buang hajat. 


(22 plg) - ba 
Bkoly Bra Bl af Jodi Joe oa 20 A3 AS dil 0 jingy Laman dab Juna MT Se AI ai AS Ab JT, 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/576710659018413 


2600. KASUS DIGIGIT ANJING HINGGA LUKANYA 


SEMBUH TAPI BELUM DISUCIKAN 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1798 ) 798 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Kamilulhimam WalAmal Vilmillahwaddien 

Assalamu'alaykum wr wb, butuh jawaban dan solusi... seseorang yang digigit anjing dan tidak 
mensucikan sebagaimana mestinya sampai lukanya kering / sembuh. Apa najis mughallazhahnya 
masih tetap ? bagaimana cara mensucikan ? bagaimana shalatnya ? mohon ta'bir. syukron. 


JAWABAN : 


Ya, najis mugholadhohnya masih tetap selama belum disucikan sebagaimana mestinya. Cara 
mensucikannya cukup disucikan 7 x bagian luarnya saja, tidak harus dibedah lagi. Masalah 
salatnya yang ia lakukan selama belum disucikan itu tidak sah sehingga wajib digodlo'. Ibarohnya 
silahkan baca di jawaban masing-masing mujawwib di bawah ini : 


? Nabilah Az-Zahrah 

Wa'alaikum salam wr.wb. SELAMA BELUM DI SUCIKAN MAKA AKAN TETAP NAJISNYA. Ta'bir 
di bawah ini menjelaskan jika mulut sesorang terdapat najis maka jangan menelan makanan atau 
minuman sebelum membasuhnya / mensucikannya agar perkara yang dimakan tidak menjadi 
najis, selama belum di basuh / disucikan maka ia tidak akan suci sebelum disucikan dahulu dari 
najis yang terdapat dari anjing atau babi. 

Seseorang memakan daging anjing maka mulutnya wajib dibasuh 7 x yang salah satunya 
dicampur debu.dan cukup sekali basuhan pada dubur dan gubul. 


S8 lg Ab ah 
UT OSN ali J3 UL v, Peeb ata U, PENA GUS IAI EA 3 JG Semi 3 PE YR 
SA OA AE Mania jab ah y Bh in SO ab 
af Ii Aa ihG Je selo V ab sp PN ea An AAA WA era Ki pda 

KAA 


0-9 428 0 - 0 Tan Head 9 £ Ao 3 3 3D Ie 0. 
AI & da oat Jay 4 raat PP yel aya db alus Il 


? Ulilalbab Hafas 
Kalo saya lebih condong ke ibarat yang ini mas 


e III Io 


Aap Sp IMAN Ip Jt ga ayang AI Gd AKU Aly ang Lan ah Jua Al Se Lita Gas As ni JA, 


dengan menggiyaskan... kalau menggiaskan pada makan daging nya anjing.. yang mana wajibnya 
cuma mebasuh 7 x pada mulut tidak usah mencuci ke dalam perut... maka cukup luarnya aja yang 
dicuci 7 Xx.. 


2 Ghufron Bkl 
Dalam menyucikan gigitan cukup di asuh zhohiry saja : 


OI gp AE ironi Ganjil aa La lab Jab LA ASI Ras, 


Dan juga ada pendapat yang mencukupkan dengan air saja / tanpa debu : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1799 ) 7199 


MEA II hye Sa yah III ga dal 2 OY a33 dil aset Olgon3 dai Oey slh Jak Ol) 


Menurut @iil dalam menyucikan najis mughollazhoh selain jilatannya anjing cukup dibasuh satu 
kali sebagaimana najis biasa. Link : 
https://www.library.com/586 asadll/Y-a-S9 Jl- uu JI-suso-g gasal 842/-xSII 


0 Say domtn Al og ri GI don Ian calo! il Jami Ba Pal San la Jak SAS M1 SL dong B3 
Bab ab Aka GAS Jdy MNVV JI LS ASI US ja 2 par yitd OLS UE Laaur Jadll AYI OY Jalal em 
YISAN & pam! Lia don ling LP pby Gal SgaN ol Salma FS 


Abdur Rahman Assyafi'i » Guz gufron.. Bila ia menunggu sampai luka kering dan 
menutup apa juga sama ? Trus apakah sholat nya yang sebelum disucikan 7x itu sah ? 
Sah sholatnya 


2 Brojol Gemblung 

Menurut gaul yang mu'tamad, tempat gigitan anjing wajib dibasuh sebagaimana mestinya. Namun 
ada juga pendapat yang menghukumi ma'fu, dan bahkan suci. Jadi hemat saya jika lukanya sudah 

kering maka tak usah digores lagi untuk kemudian dibasuh, itu malah mudharot. 
KA Was pan 3 AA HI 3 anu Wih ay Ualale Usia jay 16 : 
dai Jana 00 Geng 1 Jiig Coy Kama 1 Ji «Aina! le MI) eye Liana gg dag JII oa ASI AAL La Ja Ca gag Cas: Bala 
aro Md ea) JA, IYaala gaala Kana ya SU 6 ya al Nan 3 ga Md: IS Manga say Lg) IS KS an Naa 
GI pil! Alila al € Gani AN JI JB Lala AA Lan JSI AS UST anal ee 8 ya Cara Iii HE Cu YI and Ji dg «al Jasa, 


Memang benar ibaroh di atas khusus digigit anjing pemburu, tapi bisa untuk menjawab 
permasalahan di atas, atas dasar kesamaan unsur dalam dua masalah. 


2 Muhajir Madad Salim 

Ada didalam Tazkirunnas Fi Kalami Shohibil Anfas Bab Mubtilatil Wudhu' : Suatu saat Muftis 
Syafi'yyah sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sudah beranjak menuju masjidil haram untuk shalat 
berjamaah. Disaat itu masjid telah berkummpul ribuan jama'ah yang akan bersiap shalat 
berjama'ah. Tiba-tiba di tengah jalan kaki beliau di cakaranjing . Maka sedih dan shok beliau . 
beliau berpikir :" Jika aku kembali ke rumah dan membasuh 7 kali kakiku maka aku akan 
kehilangan saat agung berjamaah dengan ribuan kaum muslimin di masjdil haram ini . Lalu 
bagaimana ?" ahirnya beliau putuskan kali itu untuk bertaglid kepada mazhab Malikiyyah yang 
mengatakan anjing adalah suci... sehingga dengan tiada bertaassub mazhab ini beliau tetap tidak 
kehilangan fadhilah ibadah agungnya dan tidak pula kehilangan muka sebagai mufti mazhab 
syafi'iyyahnya.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578585838830895/ 


2662. BILA MAKAN DAGING ANJING, NAJISKAH TUBUH 


SI PEMAKAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Rampak Naung 
Pertanyaan titipan : Apakah tubuh orang yang makan daging anjing itu najis seumur hidup ? 
Jelasnya, andai Sukino makan daging anjing, mulut Sukino sudah dibersihkan, begitu juga dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1800 ) 800 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


anus Sukino. Tapi bagaimana dengan badan Sukino sehubungan Sukino sudah mengkonsumsi 
daging haram itu, di mana tubuh Sukino sudah menyerap semua “eka zat dari daging 
badannya ikut najis pula ??? 

Apakah harus diusahain keluar daging anjing yang sudah terolah dalam perut, atau mau dioperasi 
atau bedah perut / transplantasi perut.. hehe dan bagaimana jika sudah tercampur / tersaring 
sehingga tercampur dengn yang lain sehingga membentuk gumpalan daging dalam tubuh seiring 
berjalanya usia...? 


JAWABAN : 


? Nabilah Az-Zahrah 

Seumur hidupnya akan najis jika tidak disucikan dahulu. Ta'bir ini menjelaskan jika mulut sesorang 
terdapat najis maka jangan menelan makanan atau minuman sebelum membasuhnya/ 
mensucikanya agar perkara yang dimakan tidak menjadi najis.selama belum di basuh/di sucikan 
maka ia tidak akan suci sebelum di sucikan dahulu dari najis yang terdapat dari anjing atau babi. 
Seseorang memakan daging anjing maka mulutnya wajib dibasuh 7 x yang salah satunya di 
campur debu.dan cukup sekali basuhan pada dubur dan gubul. 


See 

DSB alah JUL US aah Vj AA GUS IA EA 3 JB nasa A3 LE Cat 
IA EK Ti padi Ai Yaa KE La Tiga 5 ahaha 
Aa AD 2m BPA) Map) all ym AANG da ra Bia la Lah ya la R3 Pas 
Aa Ae ol Ab SP ola mag U 5 fan Sr el ya alan EN ph op Jom 


Ff, TP 


II Jet anng 3 3 Ka pang Lea dah Juni Al Jl Gl Yi AS JA, —J6 of J-. So 
SE pa sa Ja no Oia Sapa las ad GA ad 


Brojol Gemblung »? Ini pertanyaan tidak membahas soal mulut ataupun ghusalah (air 
bekas basuhan). Apa kaitannya ibarot itu dg pertanyaan... Wong yg ditanyakan soal badan. 
Ibarot itu kan soal ghusalah, dari 1 km. Ibarot itu tidak masuk sama sekali untuk menjawab 
pertanyaan di atas, apalagi soal keringat orang cina.Karena pertanyaannya tidak sedang 
menanyakan apakah mulut orang yang makan daging anjing itu harus dibersihkan ?? Andai 
ini pertanyaannya maka 2 baris paling atas dari ibarot ibu itu bisa diterima (sedikit, gigigia) 


2 Kaula Dedy 

Muter-muter sono sini gak ada ujungnya.. Ngapain repot.. Yang di hukumi kena najis dan harus 
dibersihkan/disucikan dgn air atau tanah bilamana terkena bagian dzhohir, kalo sudah masuk ke 
dalam perut itu tidak di hukumi najis yg harus dibersihkan / disucikan oleh air atau tanah, tetapi di 
bersihkannya dgn istigfar (tobat). 


2 Fakhrur Rozy 
Apakah tubuh orang yang makandaging anjing itu najis seumur hidup ? 
Tidak najis selamanya. Karena jeroan (bagiam dalamperut) tidak mungkin disucikan. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1801 | 


Uk Bela II cell JAV SI Syi3 UV seba Jb BA ON TA mm Eh aa Bu 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-2081D-493 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/570602099629269/ 


2638. JASAD TUBUH MANUSIA MESKIPUN KAFIR TETAP 


DIHUKUMI SUCI 
PERTANYAAN : 


» Chabib Musthofa El Audsy 

Assalaamu'alaykum. Numpang tanya. Saya pernah membaca keterangan bahwa, "Jasad manusia 
itu adalah suci / tidak najis meskipun dia kafir. Terbukti bahwa Rasulullah pernah mengikat 
tawanan perang di dalam Masjid."Mohon keterangan lengkap sekaligus sumber redaksinya. 
Ditunggu. Matur suwun. Jazakumullah. Mungkin pertanyaan di atas perlu saya ralat : 

1. Apakah jasad atau tubuh orang kafir itu najis ? 

2. Bagaimana hukumnya orang kafir masuk masjid menurut ulama syafi'iyah ? 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 
Wa'alaikumussalam, ini keterangan dalam fathul gorib : 


IAI 2 901 Bolelas Bakat leg AU Ol ya aa EL PU ea yh Lagian Wp Lag aj) II Y AW AS Ole) 
Lb Clgin JS Anna sh Kl uu 1 al au 3 AN NA Lanal VI LS An). SIS yag dalem uya 
3 as. 


Semua hewan itu suci kecuali anjing, babi dan keturunan dari keduanya atau dari salah satunya 
yakni dari hewan yang suci. Ibaroh mushonnif membenarkan sucinya ulat belatung yang lahir dari 
najis, dan memang begitulah. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, belalang / walang, 
dan anak Adam / manusia. Dalam sebagian naskah yang lain disebutkan "ibnu Adam" yakni 
masing-masing semua bangkai dari tiga tersebut suci. 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam... Ini saya sumbang referensi : 


ILa gan yoA IL LalA - SA Na 3 ad PA Yatal) 1/70- 69 : 
gilarid Slel Smua IY Wkaas! gl jha glayy Tan, Mari Slgl ind Is la Sal, Daya ol, Was sapa Yaya hk 3 PI ISJ 
md, dnluta Yu Uti se Iial ga ya Lal Is yaa Ig lea) po Ig Hala, 


Say Y Ol an SAN Hata aa ea Uta SANA, 5 ls AIA PAS gl GIS Lala gem jl ole La gal ama Y AA Cal ca YI iiang 

Jay seranAl DS le Hal 1g cASlall ol) Cisa V3 Ga Usah Y Gagal JB Sliya Domai Y : Hana) 9 2 date J3 Aula 
lntala ul Way Waru, Dluilo cl, ya Weda SA Kesan Sy L AN Dt, Ila ia ls yagd Mi j Aa Il ola seal II 
Ia Ag Sa Ka gay Y Haus, dg mo Ilamla gllia . Had Singa Ala ka YA ng Jala) &, Wa Ea) dl 9 ana La 3 
Asin us Say pe 


Kifayah al-Akhyar 1/69-70 : Semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, belalang, dan keturunan 
Adam. Semua bangkai itu najis karena terdapat firman Allah : Diharamkan atas kalian semua ialah 
bangkai. Pengharaman sesuatu yg tidak mulia dan tidak ada darurat untuk memakannya itu 
mengindikasikan kenajisannya, karena sesuatu itu diharamkan adakalanya karena mulianya, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1802 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahayanya, atau kenajisannya. 


Dan anak bangsa Adam juga dikecualikan, sesungguhnya dia tidak dihukumi najis sebab mati 
berdasarkan gaul rajih, baik dia muslim ataupun kafir karena terdapat firman Allah : Dan sungguh 
Kami muliakan keturunan Adam. Pemulian itu menuntut anak Adam untuk tidak dihukumi najis. 
Nabi saw. Bersabda : Janganlah kalian menajiskan orang2 mati dari kalian semua, karena 
sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, baik hidup dan mati. HR. Al-Hakim, dan ia berkata: Itu 
shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Al-Hafizd Dhiya” al-Diin al-Mugaddasi berkata: 
Sanadnya berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Dan di al-Shahihain dari Aby Hurairah ra. 
disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata padanya, sedangkan dia dalam keadaan 
junub : Maha suci Allah, sungguh orang mukmin itu tidak najis. Hadits ini mencakup orang muslim 
dan kafir dzimmi. Dan ada pendapat yg mengatakan bahwa anak Adam itu najis sebab mati 
karena ia merupakan hewan suci semasa hidupnya yg tidak boleh dimakan setelah kematiannya, 
maka ia dihukumi najis seperti lainnya. 


silang lo, Sha Jala ) IV SI gllti ja) yal Aglo saigaal Ig sagy bnaduale( Is sapa lu Jala). goal j4 nan 

Jagh jala 9 Wei glo ary Mimlude 38 3 SAM) siLasid Slel SnuA IY Uhsasi gila ja gan a.(Sho na Uinge 

» la Tag Is saia SJ saigl Sligl Jala j3 

Terjemah Fath al-@arib : Semua hewan itu suci kecuali anjing, celeng, dan peranakan dari 
keduanya atau salah satunya, maksudnya beserta hewan yg suci. Dan redaksi matan itu 
mencakup kesucian ulat yg terlahir dari barang najis, dan hukum ulat itu suci. Dan semua bangkai 


itu najis kecuali ikan, belalang, dan bangsa Adam. Dalam sebagian redaksi menggunakan kata : 
Keturunan Adam. Maksudnya bangkai dari ketiganya itu suci. 


Sabda Nabi yg terselip di tengah-tengah pembahasan tentang bangkai : 
SAH ly) Ia Yg Le Geo Y gagal OP (Sya Laos Y £ (OI IDA Ale JU 


Nabi saw. Bersabda : Janganlah kalian menajiskan orang-orang yang mati dari kalian semua, 
karena sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, baik hidup dan mati. HR. Al-Hakim. 


2 Ghufron Bkl 
ikut nyumbang ta'bir dikit. : 
MEI Il Sgp Ul 3 JUS, O yakk! el yang DAU pegi lem SAY UI ALS Reid pny Llsey saoT pb Lanny 
VAN Gea LO RA Y mom Alter ah SUS Rab 4 AG ab OS AN 
2 Muhammad Afifuddin 
Semua bangkai itu dihukumi najis kecuali ikan, belalang dan bangkainya anak adam, baik muslim 
ataupun kafir, nah adapun menyangkut firman allah yang berbunyi sesungguhnya orang musyrik 


itu najis, yang dimaksud najis disitu adalalah najis agidah / i'tikod bukan najis tubuhnya. (Kitab 
syargowi 1/12). 


? MeDi Al-Murtaja Rohmata Robbi 
Tafsir Aurthubi 8/39 : 


da Gaal ALA ya Ala SI Karor BY 1 abg Ab) op yana Sal Jis € momdh SEN Snp Corn C3 elalal Jalil . 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1803 803 


MEI Ae AS Kadal» La piala Spa Fil oya Sp yamdel JB. dab AI ya SI Can J1 0nb3 Gale cal JL 
akh OS La paka #XYI OY $ el mad 1 JB IP SEL Ae Gal VI le ISL BEI de Jali 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/581302945225851 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/12/2144-hukum-non-muslim-masuk-masjid.html?m-1 


2643. MENGINJAK NAJIS HUKMIYYAH DAN NIAT DALAM 


MENSUCIKAN NAJIS 
PERTANYAAN : 


2 Mang Guador 

Assalamu'akum! Maaf para asatidz piss-ktb, mo nanya nie: 

1. Apakah kulit bisa najis gara-gara menyentuh najis hukmiyah (najis yang sudah hilang baik dzat 
maupun sifatnya) ? 

2. Apakah mutanajis bisa bersih padahal membersihkannya tanpa disengaja ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
1. Tidak bila sama kering, kalo salah satu ada yang basah maka menjadi najis 


aa dala dian iya Aha 2 GR Ain Ad Lgu | Hor dy RAKL yaomitn yg Jak Rata0 pama jalan 3 
ee La Alolal! Ana al Rata0 Rano el yan Jewel SXM Soo Raldh SIAIN/ A0 Ondel dile .BAS Jet Ja pb ya 
HE gp ema MARS Lena Aoa oya Rebo Sen aa Uu el pel BUNG jl Labs al Wp jl Ulah SL aa ya 
2. Bisa, bila syarat-syaratnya terpenuhi karena dalam mensucikan najis tidak disyaratkan niat : 
"Jam id an dell JAS) sebar Aib nada Dg Op Se el oma PLS Urai Label Jane Gb pda Y dl leh 
OP Perdi REBAS oil SASS Rewel Jak (3 All Ub jadi Calonan ya JUAN gan cal SI US de (SY hantu : 
Ol Be JNINYA Ga AS de Sya Y yag mad UJI IS Sp AI OA oa KY A5 WI G baka Yyto 
VA SY ola ALS Bole KY dad Boleh NE A5 WII 3 Lb Abe Y Lala 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/581317141891098 
2722. CARA MEMBASUH / MENGHILANGKAN NAJIS 
PERTANYAAN : 


2 Dhen Bagoes E Saify 

Aslmkm ustadz dan ustadzah.. Bagaimana Cara menghilangkan najisnya orang dewasa (spt. Air 
kencing), yang mana najis itu tak tau letak dan posisinya,tak kelihatan oleh mata, tetapi anehnya 
masih tercium baunya, apakah masih dikategorikan najis dan bagaimana mensucikannya ya. ? 


JAWABAN : 
? Ibnu Al-Ihsany 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(180 ) 804 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salaam 


POP rab oa Leto Jai Ujley Uas Ily OS TetandU Blang rd Bekali CAS Of Rano Fund Tai) 
(&) 
Cara membasuh najisJika najisnya bisa dilihat oleh mata yang disebut dengan najis ainiyah, maka 


dengan menghilangkan benda najis dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya yakni rasa, warna, 
dan bau. 


Pp Tale ab UB 
Jika masih tersisa rasanya maka tetap terdapat najisnya yakni tidak dima'fu. 
mad Ig ee NU 
Jika tersisa warnanya (saja) atau baunya (saja) maka tidak berbahaya yakni jadi suci. 


Fathul garib hamisy al-bajuri juz 1 hal 102 : 
Bkoely By yg 6 Gmomikl de eU CS Pr AA KASI Blak (ag Balalia pb Kulon SIS Oly 


Jika berupa najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang disebut dengan najis hukmiyah, maka 
cukup dengan mengalirkan air ke tempat yang terkena najis. 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/630716010284544/ 


3888. BOLEHKAH HANYA MENSUCIKAN SEBAGIAN 


LENGAN BAJU YANG TERKENA NAJIS ? 
PERTANYAAN : 


? SHOLAWAT 

Assalamu'alaikum. Saya mau bertanya, misal ada baju terkena najis tapi cuma sebagian saja 
contoh lengannya saja. Apa boleh kita cuci bagian yang terkena najis saja, tanpa mencuci semua 
baju ? atas jawabannya saya ucapkan terima kasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Jika sudah diketahui bahwa najisnya di lengan saja maka yang wajib hanya 
membasuh/mencuci bagian lengan saja. Beda kasus jika tidak diketahui tempat najisnya maka 
semua bagian baju wajib dibasuh'/dicuci. 

- Fathul Wahhab : 


(AS Jae Cam). al era Yama Sa (Jean ) ED oa ca (ain 2 an) MMS mal ita (MSi A3) 
sda aaksl kasa 34 Ly alsigla Lal sy US Isak L SS Lala Yup II ola Layu AA DiSiela 3S LI Usa Ea 34 Sina 
ala AA Gamal IS d9 Us ANU diulas Ula La Jua GAS, Lapan 3) Lagluad la Laghut Cing,, Alga 9 UMS dal 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1805 | 


http://islamport.com/w/shf/Web/1084/89.htm 
- Kitab Tuhfah 


553 ) Anya H3 pam es (Jaag ) gl sisos olall (M9 LSI LAM) ld owS9 mall Tit (wi 99) 
asal au lo yasniy pd los Jaa Ng A0 £ 3 uagy lo dulu clay JSI 3 An Pd ana) (AS Jae 
oslu susitu Lily Job medimall dll 99 elill Ul dio aley lo dll Uluo 98 20 389 G2 Jao Lk 

Jae IP oa alat aa aa Maa BSI sah elo das laa aa al le 


Jp33 argo! . 

fokus : 5 
A3 Sl Wina As ian ME DI ema sal gata Saw setaak dil VI do yh YG dorioS ka 99 masil ISI lol 
lp33 artoll Juug 


Wallohu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/888044911218318/ 
www.fb.com/notes/929322230423919 


2858. SOLUSI SULITNYA MEMELIHARA KESUCIAN 


MASJID DARI NAJIS KOTORAN CICAK DLL 
PERTANYAAN : 


2 Hasbie Musyadad Alluthfi 

Assalamu alaikum... sedoyo poro 'alim.. sebelumnya saya sudah mencoba tanya di induk, tapi 
belum ada tanggapan yang fokus... Soal dilema penjaga musholla dimana sang penjaga di tiap 
hari selalu menemukan kotoran ato najis di mushola... tolong poro 'alim berkenan memberikan 
solusi yang valid dimana sang penjaga merasa masyagoh untuk mensucikan najis-najis tersebut di 
tiap harinya... mohon maaf saya tidak bisa memindah soal asli dari induk ke sini... 

Jelasnya begini, maaf kalau saya salah... kita smua tahu cara mensucikan najis versi syafi'iyah 
adalah dengan menghilangkan 'ainiah najisnya(njs ainiyah),stlh ain njs hilang kemudian 
dikucurkan air yang mengalir hgga merata(jawa:gebyur)... Iha tata cara ini sungguh2 masyagoh 
untuk dilakukan di tiap harinya... mungkin pemahaman saya ini salah, tapi umpama ada solusi- 
solusi lain yang bisa lebih memudahkan... saya harapkan kesediaan poro 'alim memberi 
pencerahan... atas segala perhatiannya saya haturkan jazakumulloh... 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, penjaga musholla yang dihadapkan dengan masalah najis kotoran-kotoran 
cicak, burung dan katak yang di tiap pagi ia jumpai... terlebih najis tersebut kadang bercampur 
dengan air kencing hewan (kasus kotoran katak). Bagaimana membersihkan agar suci dari najis .. 
dan solusi .. ? 


JAWABAN : 


2 Ichsan Nafarin 

Umumul balwa itu jika memang susah dihindari atau dicegah, seperti burung di masjid alHaram, 
sulit untuk mencegah burung terbang di atas masjid. Beda dengan cicak yang bahkan sunnah 
dibunuh atau katak yang sangat mudah dicegah dengan dipagari. Jadi solusinya, buru cicaknya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1806 ) 806 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


atau cegah dengan memasang plafon dan kawat nyamuk di lubang ventilasi. Pagari sekeliling 
masjid agar tidak gampang dimasuki katak. 


Misal cicak bisa dipagari dengan kawat nyamuk dan plafon. Solusi lain diburu cicaknya sekalian 
cari pahala. Bisa saja sih cicak masuk umumul balwa, cuman perlu juga dicari ibarohnya. Tapi 
untuk katak jelas tidak bisa disebut umumul balwa kecuali ada katak terbang atau memang 
sedang wabah katak. 


Contoh solusi mengurangi populasi cicak. Panggil anak2 kecil, tawarkan rp 2000 per cicak yang 
berhasil mereka tangkap. Cuman perlu 100 ribu untuk 50 cicak. Kalu masih kemahalan turunkan 
tarif jadi 1000 per ekor cicak. Untuk katak, beli jaring yang bisa menutup jalur masuk masjid. Kalau 
di kampung bisa pakai pagar bambu, bahannya bisa gratis, ongkosnya kalau mau gratis ya 
kerahkan jamaah buat kerja bakti. 


Memang solusi ini mungkin butuh biaya besar, tapi sebelum ada biaya pemagaran dsb, solusinya 
penjaga masjid memang harus extra keras bekerja. Tidak mungkin penjaga masjid mengambil 
solusi mengambil pendapat madzhab lain atau memakai gaul selain mu'tamad karena hal itu 
berkaitan dengan kepentingan orang banyak yang tidak bisa begitu saja sepakat dengan 
masyarakat. Bagi penjaga masjid, apa yang diputuskan pengurus itulah yang harus dikerjakan 
termasuk misalnya ia harus mengepel setiap waktu shalat. Kalau mau cara lain, gunakan tikar, 
gelar lipat setiap kali jamaah. 


Kalau mesjid tempat saya mah duitnya banyak, tapi pengalaman saya menghadapi cicak nggak 
terlalu butuh biaya karena yang penting bukan menghilangkan akibatnya (tahi cicak) tapi memutus 
sebabnya (cicak). Kurangi populasi cicak maka masalah pun menjadi kecil. Kalau mengatasi katak 
pernah diterapkan di tambak kakak saya di juwana. Paling butuh dana sebesar gaji marbot 
sebulan. Tapi silakan dibahas kemungkinan tahi cicak itu masuk umumul balwa, kalau bisa masih 
dalam gaul mu'tamad madzhab Syafi'i, madzhab lain buat selingan aja dulu. Monggo.. 


Madzhab Syafi'i tidak mema'fukan kotoran berdasarkan mengalir tidaknya darah, kalau 
bangkainya baru ma'fu. Tentu beda dengan imam Ibnu @udamah Al-Hanabilah. Madzhab Syafi'i 
juga tidak memakfukan kotoran burung karena burung halal dimakan, melainkan karena umumul 
balwa. Menyamakan itu harus diperbandingkan dengan cermat. Apakah sama antara burung 
dengan cicak? Burung haram diburu di tanah Haram sedang cicak diperintahkan dibunuh. 


Kotoran cicak kok sampai tak teratasi, tak akan terjadi jika sunnah membasmi cicak dijalankan. 
Tidak layak orang mendapat rukhsoh gara2 tidak menjalankan kesunnahan. Kecuali benar2 tak 
teratasi karena pasukan dari negeri cicak menyerang. Suruh anak-anak nangkapi dan kasih 
mereka hadiah.. Kalau ada ibarotnya kotoran cicak itu bisa jadi 'umumul balwa tentu diterima. 
Sebelum itu, maka alasannya cukup jelas untuk menolaknya, umum balwa itu jika sulit dicegah, 
sedang cicak tidak sulit dicegah dengan cara membunuhnya. Apalagi membunuh cicak itu 
berpahala, kurang apalagi. Kalau udah diburu cicaknya masih merajalela baru mungkin diterima. 
Membunuh cicak berpahala sudah masyhur berdasarkan hadits dalam shahih Muslim : 


a01 90 - 4 rd Pat 2. Ie - 8 .. 2 o0n 9 2 Par Tn uan oi 2. Ie .. @ Pen 0 2 0. 
$ 3 ol, HI Oya En MS AS RA H3 yag im MS NAS dl Ro dl diy J3 ya 
- 8 4 rd Pn ad 2. Ie - 8 .. 


Khilafiyah itu solusi buat pribadi, bukan solusi untuk dipaksakan ke orang banyak. Dan khuruj 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1807 ) 807 


minal khilaf layak diperjuangkan meskipun biayanya mahal. Kalau marbot masjid saya berkata dari 
pada saya harus ngepel tiap hari mendingan ikut madzhab yang mengatakan kotoran binatang 
SUCI itu Suci. Saya akan pilih memecatnya diganti orang yang mau mengamankan kepentingan 
orang banyak. 


2 Ardi Dhoank Ajach 

Ulama menegaskan bahwa binatang yang tidak memiliki darah merah, seperti serangga, dan 
sebangsanya, bangkainya tidak najis. Demikian pula kotorannnya.Ibnu @udamah -ulama 
Madzhab Hanbali- mengatakan : 


ae 00 -09 - “ 2... BL. Ie 00 
Ulas Adljprl pama PAW yah Alila dadi UL 


“Binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, dia suci, sekaligus semua bagian tubuhnya, 
dan yang keluar dari tubuhnya.” (al-Mughni, 3:252). 
Hal yang sama juga disampaikan ar-Ramli —ulama Madzhab Syafii- dalam an-Nihayah: 


GAY US 0 WAY OL UI pnp gaya OP File BY desa gam ya Can 


“Dikecualikan dari benda najis (tidak termasuk najis), bangkai binatang yang tidak memiliki darah 
yang mengalir ketika dilukai, baik karena tidak memiliki darah sama sekali atau memliki darah, 
namun tidak mengalir.” (Nihayah al-Muhtaj, 1:237). 


2 Abdulloh 


Sr AI main Boleh HI Uye K3 Ja ISU ngo Boleh JI Ham Mad 1 (D1 Uln(28 00) ca pl Rata 
Bebas Cg san aga aj ad ISU Wagy 3 JUS made SG Ul or Aa Fed rang € IV) ASI aa 
MAU S3 pes SUL Jai oya ind yilin Ajo lgi kendl Gal y pda ——aly Up sala KE 

Ilusi alas pal Goal, 


? Hasbie Musyadad Alluthfi 

Kalau bughyahtul mustarsyidin... seperti ibaroh di atas, seluruh kotoran hewan baik halal dimakan 
dagingnya ato tidak, sebgian ulama ada yang mengatakan suci...kecuali kotoran manusia! hanya 
permasalanya adalah terkadang najis tersebut di atas basah...nah basah ini bisa jadi karena 
ainiah najis tersebut atau pada kasus kotoran katak adalah basah air kencing yang bercampur 
kotorannya... Satu alternatif pilihan solusi, mensucikan najis cukup dengan kain basah yang dibuat 
ngelap najis sudah mencukupi jika sifat najis sudah hilang dan najis berada di tempat tidak mudah 
meresap, misal di lantai bukan di karpet. 


2 Mohamad Cholil Asyari 

ALTERNATIF SOLUSI : 

1. Menambah petugas kebersihan masjid yang bersedia bekerja tanpa bayaran (ikhlas) 

2. Atur jadwal piket kebersihan masjid para jama'ah (warga) 

3. Buat pagar dengan biaya yang terjangkau (semisal dari bambu dll), pengerjaannya pun secara 
gotong royong. 

4. Ganti ketua takmir segera! :-) 


? Muhammad Faisal 
Coba dibuka fathul muin,ianatuttholibin juz1 hal 126 Darul fikr, bab sholat. Dimaafkan kotoran 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1808 ) 808 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


burung yang kering. Lihat hasyiahnya : ada tiga syarat ma'fuu : 

1. kering, 

2. umum balwa, 

3. tidak bersengaja menyentuh/mengenainya. 

Menurut ibnu zayadi, dimaafkan pula tahi tikus apabila umum balwa, karena masyaggah 
memelihara dari najis tsb. 


? Ibnu Al-Ihsany 
Ma'fu itu : umumul balwa, masyagot/ursul ihtiroz, laa yudrikuhuth thorf. Silahkan pilih salah satu 


2 Abu Aisya 

Mungkin bisa kita simpulkan, kotoran cicak bila ditemukan masih dalam keadaan basah, maka 
hukumnya wajib menghilangkan bendanya ditambah mencuci tempat nya. Kalau kotoran cicaknya 
banyak ? apakah termasuk umumil balwa? jawabnya tidak termasuk, kecuali menunggu kotoran 
itu kering (satu syarat umumil balwa), bila sdh kering, maka yang wajib hanya menghilangkan 
kotorannya saja, imbasnya, sholat ditempat itu hukumnya sah..tafaddhaluu. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/658995097456635 


2932. NAJISKAH MUNTAHAN BAYI ? 
PERTANYAAN : 


2 Ibin Eli 
Assalaamu'alaikum, pertanyaan : Apa hukumnya muntahan bayi yang belum mencapai usia 2 
tahun, apakah sama hukumnya seperti muntahan orang dewasa ? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa'alaikumussalam. Bayi bila selalu muntah, menurut fatwa imam ibnu hajar dimaafkan (dima'fu) 
kalau menyentuh puting susu ibunya yang masuk dalam mulut si bayi, tidak dima'fu (bila 
menyentuh bagian) di bawah puting dan di pinggir-pinggirnya susu. Juga tidak dima'fu yang 

mencium dan yang menyentuh si bayi (bila terkena muntahannya). 
1/20 cew Sep. Ca 3 rs oa H3 
kara dea Yadi Jati aa Say F3 aa aa Cdi IS) Coral Of Lon Gal ye 
el map Hy ga TN SAI Kemas Las Ge Ja ds AI ay Jiang deg Bole (HI aa Ol boradi Geoly J3) 
km SAE Uly mia 52 Lenny Min AI any Ole Y pl kalh p Val dedi 
Tapi ibnu Sholah tidak membedakan puting dan lainnya, dan tidak ada beda ibu dan lainya, bila 


bayi diyakini mulutnya najis maka dima'fu apa yang disentuh oleh mulut bayi, baik ibunya atau 
orang yang menggedongnya, puting atau lainya semua dima'fu menurut Ibnu Sholah. 


Vatas ASN NA lab Ify Ueiuld GAS aa Ula lgi oya seb Aa Jail Lag Giaa Jd ALA Cal ane LS 
CI Jitiwang JS ALI SASU amaZ Ah my Ad galah y Ad Juki oya Ope 3 dh 3 JENIS Um sea 3 sial 3 B3 
Sold! 3 As Pola pb Cp Aedd Ol Ji OT Ky LAM (gd! Dad Gi ya pad pan Andir Lo LAI al gs 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1809 809 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/699800250042786/ 
www.fb.com/notes/723274634362014 


3019. NAJISKAH AIR PLENTINGAN KUTU AIR ATAU 


KURAP ? 
PERTANYAAN : 


2 Kang Semar 
Assalamu'alaikum, bagaimana ya hukumnya air yang keluar dari plentingan kutu air / kurap, 
najiskah ? kelihatannya bukan nanah. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumus salaam, Bila berbau maka najis : 


YA gel 
ayal aU! Jadiakh SUN, ja LS al JUN alas Vig ad SAI si lia el, dj 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/746211192068358/ 


3152. HUKUM MEMAKAN NAJIS DAN CARA 


MENSUCIKANNYA 
PERTANYAAN : 


2 Pengangguran Sukses 

Assalamu'alaikum, bagaimana hukumnya orang makan makanan najis baik disengaja ataupun 
tidak. . ? Apakah perutnya menjadi najis ? Jika iya, bagaimana cara mensucikannya . ? 
Barakallahu fikum. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam, coba lihat dulu dokumen 2662 www.piss-ktb.com/2013/08/2662-bila-makan- 
daging-anjing-najiskah.html 


? Rampak Naung 
Tidak najis selamanya. Karena jeroan (bagian dalam perut) tidak mungkin disucikan. 


3, SJ sell AG AA Is ya Sana Wa YO Us 353 23 aalar) Yal as 3 Uas ya Yasa Kia all (Wae j3 Jalal 


2 Ghufron Bkl 
1. Hukumnya harom bila di sengaja : 


PEN Pa YAA Sl 
sal UB og2ig JAS Iki ay 1 lo elly a33 lod ye gl bo gl SI Leadolas SI Les as V3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1810 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


9 yp3 & £ goal 
(us)! (Sole sgala 213) sdlei Usil IS NG yosill (lo) yusi9 JA Ub v3 Ulall 4g lolg 
ols belas log lagi laols US Ul waw 9 2 Bola 19 JB alang Ale AI ko yul UI) 359 CS 
ld 281 9 (v063) x61 (m6) Uk m33 Salbli (lol5) al Ab sol Al ASI Ja gi (og 6 li us 


sal Baal SI Jar pa Yos das, ol una Sl cal ora KI (Sail dll Sob Igab 
le AESI (lol)... 4 (Gol 00 Obabllg bola ASI dl Ul d3 23 00 J3) dll Api le Jill 
Pn Ka en NN ne AT 

All ob 38 Gam 89 G3 XS N sdg Kun ISI Hd 469 Cd 9 Romo o wall o ISL 9 cal yuni 
0553 lo dluoll aldo JSI Ing seb Ju ISI angll IS calo Jae palu HI Ul Tus15 Ang Tuba 
JJ urallg Slgall yo Sgioll dgn cnd9 Ulu yudi Li JSI Jan N 233 0 ii Ul delg " Lio! 
angl BS Sgall Ika JSI J3 999 Udiall ade Lgall yui dio algi las Lb IS UB ldgsig DEWI, 

USS mual d3 lillan ayu (Cb) billao Jay (siblla) Is yiio N io NIgi lo R0 ASI J5 (logo!) 
JSNI Ale 23 A03 asi Ida 4 Ale dil Aly Ailiial adl aliny3 A0 ASI Jus ASI 98 2x5 Y luas 
leo! 059 Lita 339 Are 9 Ilu « ul sung dubai JSI 133 yui All Joy lo ud ac Jd Moadlg 
SAI Olla abs lg Jl ad Ola 50 516 A8 lo SSI Jay Y (Will) dll JI Ob el 53 
allyg alis aussl og ASI A0 SAI SJ d9 Slgiwl rAsug elu As AS SI Ika gdg yul SSH 
Sai ol seaiag JB Lgio 5 Cui ag cabol JSI 06 gill 49 os Ld 9 Sdgyall adl ul JB JUS yg 
bd Gas KAI 0 a39 Ulil JSI mu yo S9 Linooll a33 389 A9 3 sAdl Ugb « ulawaill 
33 cao JI alot JB All aislg Aodkll Aio Alai US ISI aw Jl US lgd HA 39209 luluol JB UJI 
Ud vas Kuy SAI OWl9 sub JI JG, 15 N Isl le pay Ad Ball agawll JSI 021 LAS gai 
S3 dio 153 Al lo Suull Gol sud salg gal 93 Alosisl 39249 JB ASI dc s3 Yg ASI ay & lho baut 
Salad 99 4 ih US Ul ala 9gd 0 4S9 Slgd HO 4 Biiy AJ Ul Lwdiy Say X9 02 R0 Sum log JG 
valla slollg 3S dlsg Elgil Hb VI JXS 993 V3 43 Y db S (WWI) del dilg u Seludl J3 
ilitwall BY elgiXI (lolo) #las Yl9 Siwaall d5 lol SIS 4e9 BAUall aandllg Usia ASI sal 

alol PSS LS 459 d9 Ode Uma ic do 50 SDg lod 959 sial 9 olsolls Ol Siwa (l»56) 
232 B9 belall9 sial A5 Hall Sag Sasa 3 gl sud! 99 4 JB yaog JXs leil o 49 cwo all 
ulawodi (sil) HA Ds ayo dil Cl gal gu Ulluo 9 all KLS Lie Atules 93 Solo gal au 
MSI elomadl 42 199 1d 3S 33 NI Jaa YON SAS Nb La ALA Abu ligoig meluas! eno sesal 
HS ASI 499 Egunoll Gina ls (LAI) rgs gll axol Kala BLN 39 laga Ibul Jd SI J9 elouall (Lol) 
JoSlo laa Ala US Ul (Cl) JAS (subilg) al il (Lesuol) BNI Ub 98 Citus Angl gl Jgil 
Jcl dilema A9 Leitims Jd Cus Gnadl de s3 BBI dng 8 Ng JXS3 


fokus : 
Jsdl9 wallS yitall JST a24 ISS s3 ae0 Jeda GEN cadg dina Call yani JSI au luluol JB 
Ol Susu A59 dulu dl ol ob 33 Gam B9 WI OS 3 9 Cus ISI Hd .£9 wd Gulali 9 uasad 9 
Linoall S5 Lo Uluoll Jalrg ASI Jar selo Je ISI All ID ode3 Juuell seku cl 


2. Orang yang makan perkara najis mulutnya suci dengan hilangnya benda najisnya : 


ox gl ogal TS data - 1 & - guliw dal - Ill Algios 

SAI 2LI 5 Leboll 99 Asi3 DS sol Kaltil ISI - 3 .Aillu 93 patii lay log ito Ll Ld Oolellb £SaJI3 
ata 
didng Jnalell ulal lol9 .A 296: lag sia will 88 J9 Land Juta all oLAIN9 Land Jana spadl Sial 9 Jalal 
ulu Jolg 02 dubai ya Jl95 ride JK Jo call beri lgi elu SS Jual LI Jilag 
ae. 
HA dis pdl Ugal Ugal 99 sadb Lola el 199 «A59 al lai au IAS9 elgioglo 9 leiuc 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1811 


uleb I5S9 call Jla5 » 204 Ayi gl Lusi JSI ISI uli A9 yok sek ISS9 dwbaill cus Jl95 dy300 
Has las Soil ola 3s kesal All lan bal ehi» saia se JK Ie ana 
elsa #ololdl 18 lagi B5 CS ISI salll dl yul yo dwbsll Ala y3 Fil S9 Ji sgio Glsll 
Wl Ja sAll9 LbWI 93 b9Sio cmd US gl UbUI 98 Jodi KB SIS UbUJI 38 KaigSio LSI 

ay ai Sl aosill eat RI 9d yasill US al celao3 99 dll BB yudi N Al3 ditall elaS 

leo LIS Is! I5S9 «20 LS caddl lo 53 Selug yuni US SlJI H93 Lo lolg SI u99 Lo any NU UNI 
go Isl ab eluai Islo ale Ugal Lia glul ISI laS Jalal 98 (dg NS»9 RLII 98 KaigSio 
sal yo 8 All bb 38 28X 99 SAI SAI Sy Ag Bolalob Ole 455 ada yo Jalal el) 
sal. 


fokus : 
call Jl95 py500 Ayi gl Luas JSI ISI ld A3 Ubb sglou ISS 9, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/773868689302608 


3340. KENAJISAN BULU KUCING 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 
Bulu bulu kucing yang menempel di sofa itu najis dimakfu gak? 


JAWABAN : 


2 Langlang Buana 

Najiskah Bulu Kucing ? Kucing adalah hewan yang sangat dekat dengan manusia, ia hidup jinak 
dengan manusia. Manusia pun mendapat keuntungan karena biasanya kucing suka memburu 
tikus yang menjadi perusak dan bahkan membawa virus penyakit. Namun, karena kucing 
termasuk hewan berbulu halus, bulunya tersebut sering rontok dimana ia tidur. Bulu tersebut tak 
jarang melekat pada pakaian sehari-hari kita. 


Pertanyaan : 1. Apakah bulu kucing termasuk dalam najis? 

Jawab : Bulu kucing termasuk dalam najis, karena semua anggota hewan yang berpisah ketika 
hidup dihukumi sama seperti bangkainya. Maka anggota manusia, ikan dan belalang yang 
terputus ketika masih hidup dihukumi suci. Sedangkan anggota hewan lainnya dihukumi najis baik 
hewan yang halal dimakan ataupun tidak, kecuali bulu dari hewan yang halal dimakan maka 
dihukumi suci. 


Pertanyaan : 2. Apakah batal shalat dengan sebab pada pakaian kita terdapat bulu kucing? 
Jawab : Tidak, karena bulu dari hewan yang tidak halal dimakan termasuk dalam najis yang 
dimaafkan bila sedikit dan demikian juga bila banyak terhadap orang yang umum bala. 


Referensi : 
- Nihayatul Muhtaj jilid 1 hal 245 cet. Dar Kutub Ilmiyah : 


yo B3 Lo Pas Loan Bola (AituaS ) (SAI) UII (Yo) Jeb Jay al dadi (Juoiall e aJl9) 
SL 2 0g asal Elon joe s5 0S ol Su 9d dc alaio dg HAlb Kao 50 WI | Luo 993 5 
DE 90 dun 4 001 yo Sd adal Lp soil dousuall ding « dwi 

9d Lasis gl dya ga Al yo 34 la pes MBIg « El db Aiiuo A5 Ali digo asu dio Juntioll lol 
sd Elasib (Jala JeSlall sad NI) Aalsy ag0dS9 20 loS Lem 503 LSI HIS Wi labu leila 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1812 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sila Jl asi ai ja Re ina U ana BBI bokeo id ,bglg GSlguo Ga Nb dl JG 
al JaSlal Ugal Bls Jls 53 3d Jd dat Jagaoll satlly « antiall 45) Lawas 9D9 ASI xey 
bal Io Hiu salad 93 0 9 el all jl dabi39 « SL ac jl o.ug gl XgSlo 3S 
leg Bila Say s0 B3 Ig 4 ASI Ane Judi NY gl 81530 Yo pd Jd Ling ililo mal dab 
sed Fusbo 20 JAS US UB « guol yo seni sll R0 Jain al lo AS Id al Asutdl Ga sbu yudi Ig Ja 
sdlas adil aa» Ja Ag oil LS Alutu yglu yudiio 


- Hasyiah Al Bajury jilid 2 hal 290 Cet. Haramain : 


gni NI Rail yA 089 JeSlo Ul9y5 Yo Eglbiioll SI (Led NI Luo 999 95) Ulu (Lo gb3 los) 
dug pw doll9 YA leo 59 Lay gasal 

Lo 999 V939 Igdbo Igo gol din 95 Siwool J93 Ul all Roll lal (35 Ul su yo Zb3 log Js3) 
Soal 70 R3 08 Guwlaig dab GiyoS Gil SL Ol dng ASLI ol9 , Luo 969 45 yo Bh3 lo us) 
en 

ve Ul lela Jo Dls gbi Ill dc salo US Ul9 uin lo mgllg Sona Aliog (sell NI J3) 
| op all Lelias BBI Ka glasig as slg Wal suogl yag alas JB 40 
JsSlo l915 yo unI 20 lc gl modis pal dla3 Wle LS allo 520 SI (JoSlo Ul sx yo Egbioll Js3) 
OS uc Ia US US sa LSI yua d3 LedlG ola 0 uc JoSloll 259 JI lai yuni 969 A9 
umolodE 4 adil yo H5 & 


Sumber : 
http://www.as-salafiyyah.com/2012/05/najiskah-bulu-kucing.html 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2013/08/2619-hukum-bulu-yang-terlepas-dari.html 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/696455947043883/ 
www.fb.com/notes/804649692891174 


3470. HUKUM ME-WENTER PAKAIAN DENGAN AIR 


MUTANAJIS 
PERTANYAAN : 


2 Sapu Korek 

Assalamu'alaikum bapak ibu guru. izin bertanya, jika me-wenter (pewarna kain) pakaian 
menggunakan air mutanajis, apakah warna yang menempel pada pakaian itu dihukumi mutanajis 
selamanya (selama warna akibat wenter tadi masih ada) dengan kata lain tidak bisa disucikan ?? 
karena saya pernah mendengar keterangan tersebut (tidak bisa disucikan). Terimakasih banyak.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, bisa menjadi suci. Lihat kitab hasiyah syarwani ala tuhfah : 


(52 X9) 


ana sebal yk gg Gil US elggdu gl Jami atu Jj (Ra5 sd Us) li) diuis Jsall saku SAI $$ 
gb asin ol oaS Jia ob ad KS al Hal 0 uu gl Aas Jl 9 Au al LD dia Ky Ai lai Ng As 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1813 ) 813 


d Jia 

PEN “(lg paus) 

eloll 20 Juaiis CalS gl Ji lo dalil LS Kg Cu io yaa & guaall ul ia! ag3lg - JB Ul adl 
Vic gac pc bi3 labu) gl leigl gl Llg 3 bo pil 

(& smodl ul 53) 

sasa gl pal Bull any #gmall | Junladlg 0! JB ily LS utollg Ulil 63 509 J3 ll 
BI Lelo 4 due J9 seo Suwoll 20 Ulil! Ciu IS) seba Ulos Eswoll J9 Cuit dl al 48 Tuloddl cu 
Egmoall seb HO XX elIdg Ana R0 sabu WI lala £ gnodl US 9 dwlaull A9 Lukis J9 yudi, RU 
asal HI sa leg esa! akal sa Lalat Jai gue sle assas anan el ye yaa 

AI basil a50 


Kesimpulannya, yang diwenter dengan ain najasah misalnya darah atau dengan mutanajis baik 
najisnya hancur ataupun tidak dan yang diwenter dalam keadaan basah maka bisa menjadi suci 
ketika air cuciannya bersih bersama wenterannya dan setelah hilangnya ain najisnya. Adapun jika 
didiwenter dengan mutanajis dan najisnya tidak hancur di dalamnya sedangkan yang diwenter 
dalam keadaan kering maka bisa suci dengan wenterannya. 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/827498230606320/ 


3658. KOTORAN ANJING YANG TERKENA BANJIR 
PERTANYAAN : 


2 Cesc Hakim Khoir 

Assalamu'alaikum... Mbah, yai lan Ustadz mau nanya, kan di jakarta banyak yang memelihara 
anjing, ada yang dilepas dan berak, kencing sembarangan, yang saya mau tanyakan, ketika banjir 
otomatis banyak orang terkena kotoran / air kencing anjing nyampur sama air banjir itu hukumnya 
gimana ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, tidak apa-apa, sesuatu yang terkena air banjir tersebut tidak 
dihukumi najis karena sulitnya menghindar / masyaggot dan juga karena belum jelas kenajisan air 
tsb : 


(ami) (8711) - susah dab 

Ap lo Wo 90 Jl 00 Sob Lisa (Jia 39 ) : Ug3 . bella v2 wa yA EU S3 al sabu N 
call yo ya loo 21X Gula Sl 49 Jlillg OLS NI9 539 JSI 9d Sis Al 313, 
uall 939 Ulagiwl 39549 wall ug» elo gl gilo 40 lg39 223 lo Bolgku ASoyg lesu Tu2u Jd Ls will 
AS Os gl ya yo Uni Lol gl sin JSI 3 9049 W lalu ASby9 Asy R01 Jd dunia dots AL Jgogoll 
Vio ddousall LSI X9 Ai lalu AS5ug ASI 3 gan Ja eliSII Uu Jgagall yivoll yo dio NJgi lo S3 di laku 
snluoll elug Sol Isl JL ugsall Ugal Ru 3921 Jdg , Sal W asi lao sd |Y Ula lo Jug Yg 
yo Septi 3 dugulo gl Kalu! YM yo sat Y Jual Il , Jils db le talang , 4 kadal YG 4 
osol Wall all Kb bgi. WOL ai WOL, 

cabol Sd SlAng Cabai 0 IS SAI sdg HAJI : al saall : db yo B9 Hu Wo lu ( UlSM) 
dituoll UN , Ulsilollg lali yo A8 29 lo Oolebg Wolalu AS548 , SU 93 Salil Coc lan Us mal 
dxiidL Jaogoll wunllg . Kuil y0NI Al ISI ? Als AJI ud) Haikal aoi JB 89, mall Ula 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1814 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulol I5l3 , dio adl sagkti Ly Ng , ASI9 asyy Ru049 , Wi laku KSB Lsul Saldl 4 Kung loo dwasiali 
snlual! cliyg A0y 3954 Lu ml gagal! 233! lolg . disuoll 0 melo Ao yo Al diy gl JSNI gi dio pi 
Juotiall uollg . 0 ASI elu 3954: agam JB is , Jils db Ule DhlI a09 , 4 las) Un G , U 
dls , 0 yag Leny pl lg si ny to san Lalual SI La A4 S3lil ago jalb Anil Jonsall sell ye 
OS ls Sri yp Aib 1 Jl eh ye day 9 2S lisa Callu &  gadlidl Sob Jl ole US$ , cl 
5 jau dil nd) sell pol Sala ale Aa 3 sila , Ay Laywot Sa Jl lg , abal Ja laa 
Alwi Gt Lg ig olasdl usil doglaio 6d elu all uc lisyd 0,55 bo ul, . 


2/14 : sulg Hull dala 

VI aialeis Say N 1 J3 yi smt Md Ul sal dim de agital SI Road yo Dal sal Jiwa 
JBS aoi olo5 Ugogoll Ulbuall ade Wb) 909 buwig Jai will GIA ye Jiwg Alai Gi 
Jlba Kum Sg Ub SI NG Lele Gdl dll Sia US ISI 4 Josll Jaog JuddL Nas ASI Liwa ay 
AS Sal Jab 95 gl Jaall 9d 0 a83 Kum d eling sugi9 iS slo H9 Ulgu Jl 98 UAJL Joc ale 
oa Us Sya & JB sagall Ulu NI dalgill 193 IS 9 uR0 L420 Kw sll Oo ABU Nac dwi: 
Mn NA aan ol Sale 03 will isl dl Ugogall 
Siius le soisu 4 el Lol, 

org) Bole alo Jl dgogoll Uloull ade sii all dab JI OI ni 3 leg JibAL Nas ss 1)» Jaa 
SI Ui Say Na Jp Sam Jl JB sy & ol 829550 UNI La yo II dub JI Sadl IS edi 
063 dll ad tis ISI lol u Jle Lao Iis dll 8 Ilall SI9 lo Jl Kuli Gasa al Il INI 
u Igisc ozal H9 49 Ruwillg :Ailga20 98 slosll ual JB sis gagal GIA US wis LSI Malu yaa Al 
Say Yail S5 loo alag. Gitu 2 yo linuao WilS yolggio log dio lol Lusi lo diS J5 gac dwlaull 
9 mu BUS X9 AH aU MU al Jas Sd ad Lo gaji IL ad AS Ul ogisal SAI gai INI Sull dlu 
au EyIl SI9 dalty Sl Jowo JESII ole «5,3. 


? Mas Hamzah 
Najis tersebut dima'fu ketika sulit utk menghindarinya. Lihat kitab fathul mu'in 


Sic gan sholl leolol 389 pilgalg JSI C979 Koil 538 Lga8 Jo la cab D Gaob 53 (LS wuBlg) 
LAI ditto. 


http://shamela.ws/browse.php/book-963#page-119 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DUSKUSI : 
www.fb.com/notes/885599914796151 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/865300450159431/ 


3705. BAJU TERKENA NAJIS TAPI TIDAK DIKETAHUI 
TEMPAT NAJISNYA 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 
Ada pakaian terkena najis tapi tidak diketahui persis bagian mana yang najis itu, lalu disucikan 
hanya pada bagian yang "kemungkinan" (dhon) najisnya di situ, apakah boleh dipakai sholat? 


JAWABAN : 


2 Raden Walangtaga Kaligata Tumiladinata 
Bila sebagian badan atau pakaian terkena najis ghoir ma'fu dan TIDAK diketahui bagian (titik) 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1815 | 


yang terkena najisnya, maka WAJIB membasuh semuanya. 


din yau lo 3 "Asuos Jug Lag" ad bo ya ub "ugag" dis gag0 Jugu "US gl UM LAM Lusi gg 
doleloll UB yo led MX YA Da 99 250 9D A9 dulu sky uc s5 

Pada aa sal laa AS los Sasa augll SS 3 IC Ya a50 Ly oo W3ollugill aleioll. 
1112(8974 1589ioll) yul! gl 


? Mas Hamzah 

Idem dengan ustadz raden. Jika tidak diketahui persisnya bagian yg mana maka tdk boleh dhon 
dan mensucikan bagian yg disangka saja tetapi wajib mensucikan semua bagian bajunya. Lihat 
kitab tuhfah (2/123) : 


(abs yaa) it pdl ld da9 (LAM si yng) slall sisa gl ( Jen9) dl yAsul 53 Agya» (53 
Jt AS) muat Pal Ato GNI JusAl elis dll Lo yg 2533 dio Yo Jus loilg ad yaris lo do Hse) 
Gili Jan ULaNI 389 50 43 dlu Ball lo play dio ul skill 43 lou meAinall Jab lsiliy yA, beli 
Se EN ten ama Iksan ee ana IE) AS 33 As anak D- aa 3 Ita 
aioll Lag. | 

(38 UB) SleiSAL Ul (Sob) Lantio dio 98 yuni NS A9 (Jd SY Alus dc apual ) 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
Idem, lihat fathul wahhab juz 1. hal. 88-89 : 


(AS Jae Cam). al pera Kama Sl (Jean) BEI oa ca (ea 23 an) MMS sal ita (MN A3) 

£ osis MRYU diulas Ul La Jae GAS, Laraal gl Lagluai gbi Laglue ting. Algng CaeS Aall 
Os Ja ab (V3) AS (Dela) Val Jab La (nyala aa Just Oli Aib) Jua (Ai) HS (oat Un Jae ja) 
salsp (Aka) Usalg aloe ye silent Angs sAJBUA yag plan lina glid ln sing alaal3) santap Ujlan «AS Yu 
S.—@ Iso yani Uya ae Ulama Ga yaaa g ola Alai! Joy La dita pama Nala) CyamllS oarr3 La AI SAR YO) slanall Klas 


http://islamport.com/w/shf/Web/1084/89.htm 


KESIMPULAN : 
Baju tersebut tidak boleh dipakai untuk sholat karena belum suci, bisa menjadi suci jika semua 
bagian baju di sucikan. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/877594398930036/ 
www.fb.com/notes/898316956857780 


3751. HUKUM AIR DAN BEJANA ORANG MUSYRIKIN 
PERTANYAAN : 


2 Akbar An-Najmi Al-Falah 

Assalamu'alaikum, mohon pencerahannya nih, bagaimana hukumnya jika orang islam tinggal 
bersama non muslim dan makan bareng dan air yang dipakai mandi itu sama-sama dipakainya, 
mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1816 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Airnya non muslim dihukumi suci sebagaimana airnya 
orang muslim. 
- kitab aunul ma'bud syarah sunan abu dawud 


sluo Al Igo J8 4 05) Agil Gd gg sg 4 5S d9 99 UgSubu pd9 « JLSII Jal sales LI 
| 99 « elok dos5)0 bd ag Iga J ulg « Logo lau9 IOI bd US pidag Ul" alwg La Fa 
aayil9 


Abu tsa'labah berkata :" sesungguhnya kami bertetanga dengann ahlul kitab dan mereka 
memasak daging babi pada bejana mereka dan merekapun minum arak dengan gelas-gelas 
mereka, kemudian Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : "jika engkau menemukan 
bejana yang lainnya maka makan dan minumlah dengannya tetapi jika tidak menemukan bejana 
yang lainnya maka cucilah dengan air kemudian makan dan minumlah". HR abu dawud. 


J5 40 loglen US ISI ul Sd 93 JudYl9 Jul yan JI : yulasll JB lagkug! : ssi (dbg4ss,6) 
Jul! »07 NI Wloiwl 5954 Y A8 y05Jl Agisil 9d Usg aing sesi Ad) 93 UaSubu peil US sol 
usiilay Y a98 yo 191953 ul XI aguig roluall oyoS B leloll de lgi agdluog geli lol Gula 

JJ lgil alay ul NI Sila 2 puki Jlositul UB pd 9gb 48 Jls2NI Jlagiuul agildle yo US gl Ululsll 
Sae OK ae Su 3 lea 


Farchidhuha maksudnya adalah cucilah bejananya.al khitobi berkata : " ar rochdhu adalah 
mencuci, asalnya dalam masalah ini adalah jika sudah diketahui bahwa keadaan musyrikin 
tersebut biasanya memasak babi dalam bejana mereka dan meminum arak dalam wadah-wadah 
mreka maka tidak boleh menggunakan bejana tersebut kecuali setelah mencuci dan 
membersihkannya. 


Adapun baju-baju dan air-air mereka maka suci sebagaimana air-airnya muslimin dan juga 
bajunya, kecuali jk mereka adalah kaum yang tidak menjauhkan diri dari najis atau kebiasaan 
mereka adalah menggunakan air kencing dalam pencucian pakaiannya maka menggunakan 
pakaian mereka tidak boleh kecuali jika telah diketahui bahwa baju tersebut tidak terkena sesuatu 
dari najis." 

selesai perkataan al khitobi. 


Menggunakan bejana musyrikin. Hukumya makruh menggunakan bejana ataupun gelasnya non 
muslim walaupun sudah dicuci dengann air dan tidak ada bejana atau gelas yang lainnya. 


- kitab syarah nawawi alal muslim 


alang Soul Cus Me ae ba aan na 
email HO usg ag «isl Ad ga 9 LaSubu ada « OLSII Jal sglai Ll : JB aglb yul Ala, $39 

bug Iga Jula «Lgu talg Lead IIS Ld yu Aidag Ul "1 alug Ul All oo dll Jaw, J3 « soal 
Sanu? alas agilb «lai gtu lal Also Cusall Ia : Jliy 8 "lsg silg IgkS3 « slah laga 0 
Pa AN 
ag Sony ad Isi Lelasituyg lalu lailg « ALI di 9d lalug yi) X9 « bug 359 ul lellasiwi dal, 
Rol ASI go tag 4 gi sa Lead UsSUby TgilS gull Agil 63 SAI 00 well all ul gada 
INI 0 Su laS « dll ialio Li9S9 « bina WU Jul gg Leg JSNI UG ui laila # Sl yul lg) 434 
d3 03 £ Club 49 Alasan Cuma pal JSI dgl illan ads! 508 elagill lol9 « Jgwenll dosa ,53 
ye An SIN anis Lado lg & oli Ld pulo Bole Lai & Mad dl SS NS cal IS « Lalu Jab Lolloszisal 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4817) 817 


Sel dil  Clulsll yo 0489 m3 9d Uogiuall agisl . 


Sabda rasul dalam hadisnya abu tsa'labah " sesungguhnya kami berada di negeri kaum ahli kitab, 
maka bolehkah kami makan dengan bejana mereka (yakni dengan memakan piring-piring mereka) 
beliau menjawab, jika kamu mendapatkan yang selainnya maka janganlah kamu makan dengan 
bejana mereka dan jk kamu tidak mendapatkan (yang lain kecuali bejana mereka) maka cucilah 
lalu makanlah dengan bejana tersebut." 

seperti itulah imam al bukhori dan muslim meriwayatkan hadis ini. 

Dan dalam riwayat abu dawud abu tsa'labah berkata : " sesungguhnya kami bertetanga dengann 
ahlul kitab dan mereka memasak daging babi pada bejana mereka dan merekapun minum arak 
dengan gelas-gelas mereka, kemudian Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : "jika 
engkau menemukan bejana yang lainnya maka makan dan minumlah dengannya tetapi jika tidak 
menemukan bejana yang lainnya maka cucilah dengan air kemudian makan dan minumlah." 


Dikatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ulama' fikih , mereka 
berkata bahwa boleh menggunakan bejana-bejananya musyrikin ketika telah di cuci dan tidak ada 
kemakruhan di dalamnya setelah bejana dicuci, sama saja ketika terdapat bejana yang lainya 
maupun tidak. Dan hadis ini menunjukkan bahwa makruh hukumnya menggunakan bejana 
musyrikin yang sdh dicuci jika ada bejana yang lainnya, dan pencucuian tersebut tidak bisa 
menghilngkan hukum kemakruhannya, pencucian dan penggunaan tersebut hanyalah jika tidak 
ditemukan bejana yang lainnya. 

Jawaban pertentangan tersebut adalah, yang dimaksud pencegahan dari makan menggunakan 
bejana mereka yang telah mereka gunakan untuk memasak daging babi dan mereka gunakan 
untuk minum arak sebagaimana riwayat abu dawud , alasan pencegahan setelah dicuci adalah lil 
istigdzar / merasa jijik, dan sebab bejana tersebut adalah terbiasa untuk barang najis 
sebagaimana makruhnya makan menggnakan bejana tempat bekam yang telah dicuci. 


Adapun ulama' fikih , maka maksud mereka adalah mutlak semua bejananya kuffar yang tidak 
digunakan untuk barang-barang najis, maka bejana ini (yang tidak digunakan untuk barang-barang 
najis) makruh digunakan sebelum dicuci dan ketika telah dicuci maka tidak makruh lagi karena 
sudah suci dan tidak menjijikkan, dan maksud ahli fikih adalah bukan menafikan kemakruhan 
bejana orang-orang kafir yang digunakan untuk memasak daging babi atapun selainya dari 
perkara-perkara yang najis. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/885034961519313/ 
www.fb.com/notes/907638479258961 


3767. NAJIS TEMPAT LEWAT DI SEKITAR KAMAR MANDI 


DIMA'FU ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum wrwb, Mohon solusinya, Dari lantai itu para jamaah (shalat) sebagian besar 
melepaskan sandal-nya, padahal menurut hemat saya lantai itu mutanajjis, karena basah terkena 
air bawaan dari jeding (hammam), akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dihindari, di berbagai tempat 
ibadah masjid, musholla, dan lain-lain, sudah seperti itu kebiasaanya, entah karena saudi arabia 
(makkah) adalah pusat tempat ibadah para kaum muslimin dari berbagai negara, tentunya dari 
mereka ada yang tahu, tidak tahu, dan ada pula yang tidak tahu-menahu, dan disebabkan pula 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1818 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tercampurnya golongan dari berbagai madzhab. Lantas bagaimana dengan saya, yang juga shalat 
di masjid itu najiskah??? (Kang Rholiez) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam waramatullaah, asal tidak menginjak benda yang nyata-nyata najis 
(“ainunnajaasah) hukumnya dima'fu, lihat ta'bir dari kitab Busyrol Karim jz 1 halaman 256 : 


dimbsi Uirioll pIludll Jos lo plos JalddS loolas KS al Ula syal Ja SI El Lab 00 Kia 
ta'bir selanjutnya : 
gac JG... sil cat well Sa 


Dimaafkan tanah jalan, maksudnya tempat lewat walaupun bukan jalan, seperti pelataran untuk 
lewat di tempat mandi dan sekitar pancuran air yang yakin kenajisannya. 

Berbeda dengan tanah, kalau 'ainunajis nya sendiri maka tidak ma'fu, misal tinja, kotoran hewan, 
darah dll. Wallaahu A'lam. 

- Kitab Hasiyah Jamal : 


agial 2x ale Jasll duails — (1 1420) 

sad syal Jala Solomy dl ldgai9 kali 9d dis was SI BI dic jLISNI uc lac yic3 d3 

Js$ yg adal 9 Ja Lelo lala Dual asio Ll .9Si@ll 030 ye gal Ul pa lo Lal yoga 
Olaall UU USS Gaal Nut «Say Y SI SLS Aa Ula Yul yudi pisah INI ssi Vs jaan 
KI ala agaal ao laa 2. calo 00 ds Laga 0 ya SI io JI ba el sal ole 
adas Sold wang SI Jaa 3 sai let «Sal Ula Jg39 5 ama ol atu JaldaS lela 
Sis Aa lac Ag yo 5543 laS yuri ISI 4gi Sling Y lan galudil Ja» log land -ultxS dulu 
Sia dls daa 5D 0 Islan 0G os JS Aula anal Bi mbiyalaas Bl sa lo ll We ie 
& ol Adly lay sisi X9 Asi plus iliumo Vio9 Mio cun US gas Ag dis JL SNI Lg dilas Kuas 
sy NG Gaobll 58 cai ISI dll wc 4 253 Jalan alis lg (SI El uab yo Lu Ag ale ya 
Un Sep US wa0y NG Sola 93 SAI JodS (SI dwbll cucu 59 Jg39 pa co# ol Lic 


MUJAWWIB : Abdullah Afif, Ghufron Bkl 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/photo.php?fbid-1502302003372003 
www.fb.com/notes/909592802396862 


3931. NAJISKAH CAIRAN BENING DARI LUKA ? 
PERTANYAAN : 
» Salman Al-farizzi 


Assalamu'alaikum Warohmatullah.. Kagem poro Alim Piss-ktb.Apa hukumnya getah bening 
(cairan bening yang keluar dari luka) atau yang keluar dari ruam-ruam kecil..?? matur nuwun.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Suci jika airnya tidak berubah jika berubah maka najis .tapi menurut imam rofi'i tetep suci. Wallahu 
a'lam .(Di) 

- kitab fath mu'in (1/72) : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1819 


Sal lbglo3 A9 ssi Ul latig So259 R03 elo IiS9. 


- kitab i'anah (1/101) : 
AS Ul wi SI ui Ul Jg39.lasi log «S5 log «2 5 slo mual! Jing (SI (Ml elo IsS9 :Js8). 
v29 Road ole9. 0S pliall YA “Alb 989 1031 Sal laglod 10989. uin AJ lg «SI (Xl Aga): 
ol.sl JD BS JS pala all elo usia J Ul. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/930210810335061/ 
www.fb.com/notes/932402503449225 


4003. CARA MENCUCI EMBER MUTANAJJIS 
PERTANYAAN : 


2 Aep Sutrisna 

Assalamualaikum..Maaf mau tanya : 

1. Jika suatu wadah/ember kecil berisi air najis/mutanajjis.. yang najis itu airnya saja atau 
embernya juga.. 

2. Tinggal buang airnya kemudian langsung isi lagi atau sebelum isi air yang baru embernya dicuci 
dahulu, memutar mutarinya dengan air.. Matur suwun.. 


JAWABAN : 


2 Busyro Habiby 
Wa alaikum salam .. Mutanajis semua.. Cara mencucinya upayakan air mengalir dengan 
memutar-mutar embernya. 


2 Abdullah Afif 
wa'alaikumussalaam. sebelum isi air yang baru embernya dicuci dahulu, memutar mutarinya 
dengan air. Ini ta'bir dari kitab Nihayatul Muhtaj 2/19: 


ail35 ole slall 3ISI sBI 5ab 33 
dan Fathul Mu'in (I'anah 1/96) : 
Web 33 si US (al elo Luo Jp) Aulgay W)lalg Udi elil $d slo cua$ 
Wallaahu A'lam. (MI) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/905471832808959/ 
www.fb.com/notes/936154219740720 


4004. KENAJISAN AIR KENCING KUCING 
PERTANYAAN : 


2 Pakdhe Jevry Azd Olivee 

sudah menjadi maklum yang namanya kucing kencing sembarangan. termasuk kadang kencing di 
body sepeda motor jika dalam keadaan musafir, pasti dong tidak bisa dielakkan itu bau kencing 
kucing. Pertanyaan ! --apakah air kencing kucing tersebut najis ma'fu / najis mutawassithoh ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1820 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Termasuk najis mutawasithoh. Selain pada najisnya anjing dan babi ( mugholladzoh ) dan najisnya 
bayi laki-laki yang kurang umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI ( mukhoffafah ) 
maka najisnya dilarikan ke najis mutawasithoh ( tengah-tengah) . 


Sa AS) IKU ag 985 Mimlud Uki puulod 9d 5 innad Sal Sale Vs caiA gd SAR € Pdah p SSL ol IS SA (yak Sya 
aa ) sz GS) Isl 3 Jlluag « HLaiana ( ok Soal Homs AA le oa 3 3 Wa « —x gle 
Su 2 IYa jlel Ail Bala Mas SasJ aan oat $Y Bk 3 Nam jijaa is Y AS goa JD Y Six 

sila Ualud SU. Jis Sila Ss Use la) so Ia Su aan Se Sada plg mela sai go samal3 maut SN sale UI & 
snsngLale lag 9) 1, APA Jasa JIN aa Anlag ) sasulk 39 AKAYE NG co NN Jaa p ( ay Su ) Sail am ole Is lag yal su SA ia 
Ye Wa imun band Ig Igil Ig pama 3333 Lagy ia ya Sindagl Wal) (gata ama sll IIA Nu gn en gh 
Lag gita SU ala sila yaL Y asal gatl 90 sa Sh, Haligl 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


2 Wong Gendeng 
Selain Anjing (Patek madura red) dan Babi, Maka Najis muthawassito kotoran hewan kencing 
orang tua 


Sesal ala cims3 li Ke gl Ha 
ul Jos Sio J59 send AI palu dl SI gawai Joy 229 «ISL 9 JSI 40 909 “Abu gioll dwlull, 
Alus laiac C5 ISI Juugdl JUS Ug39 Kay X9 sub ebi N UN Albuwgiio Lyowwg .aJI9 su alI L9,9 


daal9 


2 Ghufron Bkl 
Termasuk najis mutawassithoh : 


aksial Ball 48 20 all alisall xi80” — (1 / 400) 

Jang ng539 HIS (SI (Lod sgo yudi log ) JS Abuugioll 909 « dll yo HWI mill M3 ea pi 
ud X9 as led day Yg ld» g2g Ui Lo gag £ doS5 WS yb dus «SI (ac LSI Jul) 20SSAlI mall 
Eps Jas! dl clodi Jonog SSL SL ollg « Jl5y lo Ai ya SI Jasad J3 ade ( clall S3 HS) Uu, A9 
ob ul di yo aj NS soo 0 dll ULSI9 adal US Upa3 lay sc gl « Al ole lal ule Ju 
wal elu le JI oelo yA $ mc lg (Asball dls) laiac Joy asu (H5) dus (MS Ulg) HAN, 
sala (Ul mc) S0 dai (Dal) all US (Us elu Ag Yg ) 01 UII Uglso 299 
Jai DI 21 il (J33 adl 939) call eta ade ella UX oilis A9 Jgaw ISI lo SU « dituol) 
dk a59 us 939 « lag 93 ey lo yg? Lagi ata Sic Jai das) y3 IS" bull 93 JB - Jay 
lagS Dan (ef mall de: 13 les IG Jaan lain Tol Ylagllos- os dna 3 33 
sal en ale 


Wallohu A'lam (MI) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/934180123271463/ 
www.fb.com/notes/936149433074532 


4010. KENTUT KETIKA BAJU BASAH, JADI NAJISKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Aep Sutrisna 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1821 | 


Assalamu'alaikum.. Maaf pak mau curhat : 

1. Apa benar kentut bisa menajiskan pakaian kita jika pada saat kentut pakaian tersebut basah? 
dan kita juga harus membasuh dubur kita jika pada saat kentut dubur tersebut basah? 

2. Apa benar air mani itu najis jika sebelum keluar air mani didahului dengan keluarnya madzi? 
Matursuwun 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

1. benar menurut al hulaimi kentut bisa menajiskan pakaian kita jika pada saat kentut pakaian 
tersebut basah dan kita juga harus membasuh dubur kita jika pada saat kentut dubur tersebut 
basah. 

- kitab mugnil muhtaj (1 / 110) : 


8 dub cu Yo wi Jgloo Uli S9 TU UNI Yo RS ISI : Kuli JB 


Al-hulaimi berkata : Apabila ada orang kentut sedangkan pakaiannya dalam keadaan basah maka 
pakaiannya menjadi najis, namun apabila pakaiannya dalam keadaan kering maka tidak. 
NB : tapi menurut imam romli kentut tidak najis. 


- kitab al bujairomi (1/202-203) : 


dl Sina JO 4 el PI 30 MEI Kl IK . Ab RI 20 Kol Taeyang 
kait Jo LN All B3 Sal A3 H3 daa II SU oU s3 ul Ye Yo 


- kitab majmu' (2/533) kentut tidaklah najis : 


Go Alika ASI WN Gani SI led33I Uk33 dab US3I II Alai G3 lala “all A25 Cicasll JG 
Soal 30 23 SJ MEN 993 dial JI SY yu ya ubi do JG 333 LL 


- kitab kasyifah (21) : 


3 ALI So BSI RI dio3 Sal 338 »b All Y Lio Selatall 33 HK ALS B3 2553 
Na an Yan Gin lg ultas pab le less D3 Te Io 3D Tb 39 Al 20 


2. kalo saat jima' maka dima'fu 
www.piss-ktb.com/2012/04/1428-air-madzi-keluar-bersamaan-dengan.html 
Wallaahu a'lam. (DA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/936245016398307 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/931113706911438/ 


4063. TAHNI@A TIDAK MERUBAH STATUS NAJIS 
PERTANYAAN : 


? Tadzo Takezo 

Assalaku'alaykum..ustadz, mau tanya kalo bayi laki-laki ditahnik (benar ga tulisannya?) Itu apa 
hukum najis mukhofafahnya air kencing jadi hilang (jadi najis mutawasithoh), secara kan sudah 
makan selain air susu ibu ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1822 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam, kalau sekedar ditahnik maka tidak menjadikan najisnya berubah 
mutawassitoh, tetep mukhoffafah karena tahnik tujuannya bukan untuk makan sebagai kekuatan. 
Wallahu a'lam (DA) 

- kitab igna' (1/90) : 


SI (laba Ii SSI ugall Jap NI) JS diiSall Al K3 9d ea SI lal jg diisi an 33 Jail 
dam SDS law Je yag dagy lo AE Ya 4 Ul (IE elall Yi 4 elu WS) valaS Sud JB SAK 
SEE Gl ad pl 18 KAA LA A3 all Siang Sepi ale Jl yo laghg 635 all 
amat clay 638 Gile JB 0,35 43 aku ale dil aka dil Jaa dala Alai KI yen Gl yi 
kog BNI Ub Lagi 2350 JII yo yasu9 BOLII J3 0 Juta Aiwn3 Sd) 2S ggluta Al 
R33 SESI la Sall3 0 ledgo GesalS Jawll Gua M3 ledaa 0 Gol Ag Ul3 gg 98 Si JS) gura 
Canda 9d LS all | ulioy V9 LD Iga 9S) Jglig ji yA Sun SS Sg 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/929805267042282/ 
www.fb.com/notes/939814052708070 


4186. NAJISKAH UAP AIR KENCING ? 
PERTANYAAN : 


2 Seputih Awan 

Assalamu'alaikum. Ketika seorang laki-laki buang air kecil, tapi Air kencingnya itu menguap 
( seperti air panas ada uapnya ), Lalu uap itu mengenai celana dll, Apakah uap air kencing itu 
dima'fu..? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaykumussalaam... Uap yang berasal dari najis jika keluarnya dengan perantaraan api maka 
uapnya najis dan jika sedikit dima'fu dengan syarat tidak ditemukan adanya cairan dan tidak atas 
perbuatannya sendiri, jika uapnya keluar tidak dengan perantaraan api maka uap tersebut tidak 
najis. 
- kitab bugyah : 
mild —: Ws 33 BU asly Klimlua maljal la Na kita 3 gludah 3. he pa Ya gbudaigl 3Ua Ming Sal Kara) lag AD yah 
ad 5 jas) Sal Kira 3 ghanlad ily Sin ya gay SD lal 38 ya klslaA Is July TA Alap 35 Na EN 1 Haa ea & san L 
- kitab tuhfah (1/274) : 
OI aka il al 40 38 SI « 5U dbuuly Lis se Liall dub ve MUI Jul dil a90 og 
Uu yo was LSI Misito dlo, MX Lgigil leio 
- kitab ianah (1/88) : 


IN AS BAY 0853 yo gl ob dbuuloy lgio se Loall gag dwloill Ulsd yo WS Ju Uc KAsg 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1823 


sio Ula ag sial billao caisy DG Ng dai 3S Y Ul9 Jami 48 dug) xi Y ol basi ot US 
Jb 989 Jb dbuwlgy A lgio sc Lao gag ld Ly dulu ul & 39 us 


Kesimpulannya : uap dari kencing tsb tidak najis/suci karena dia keluar bukan dengan perantaraan 
api. Wallahu a'lam. (DA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/949756481713827/ 
www.fb.com/notes/953711574651651 


4209. NAJIS-NAJIS YANG DIMA'FU (DIMAAFKAN) 
PERTANYAAN : 


2 Alhimni Rusdy 
Assalamualaikum, para mualim kitab saya mohon dicopaskan tentang macam-macam najis ma'fu 
baik di dalam sholat maupun luar sholat, terima kasih atas jawabannya. Wassalam 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, pembagian Najis di antaranya : 

1. najis yang dima'fu baik sedikit maupun banyaknya, baik di baju maupun di badan, yaitu : 
darahnya kutu loncat, kutu rambut, nyamuk, jerawat, nanah, bisul, cacar dan darah tempatnya 
bekam.di ma'funya najis-najis tsb dengan 2 syarat : 

a. bukan atas perbuatan diri sendiri, jadi misalnya membunuh kutu kemudian darahnya 
mengotori baju dan banyak darahnya maka tidak dima'fu. 

b. tidak melampaui batas dalam membiarkannya, karena manusia mempunyai kebiasaan 
mencuci baju,jika baju ditinggalkan tanpa dicuci selama setahun misalnya, dan dibiarkan 
bertumpuk-tumpuk maka tidak dima'fu. 

2. najis yang sedikitnya dima'fu, jika banyak tidak dima'fu, yaitu : darahnya orang lain dan tanah 
jalanan yang diyakini najisnya. 

3. najis yang dima'fu bekasnya dan tidak di ma'fu dzatiyahnya, yaitu : bekas istinja' dan sisa bau 
atau warna najis yang sulit hilangnya. 

4. najis yang tidak dima'fu dztiyah dan bekasnya, yaitu selain najis-najis yang disebut diatas. 


Pembagian najis yang dima'fu : 

1. najis yang dima'fu di air dan baju, yaitu : najis yang tidak terlihat pandangan mata, debu najis 
yang kering , sedikit asap, rambut, mulutnya kucing dan bayi.yang semisal air adalah benda 
cair, dan yang semisal baju adalah badan. 

2. najis yang dima'fu di air dan benda cair tapi tidak di ma'fu dibaju dan badan, yaitu : bangkai 
hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, lobang kotoran burung, kotoran ikan, dan 
cacing yang muncul dalam benda cair. 

3. sebailknya kedua, dima'fu di baju dan badan tapi tidak dima'fu di air dan benda cair, yaitu : 
darah sedikit, tanah jalanan, ulat sutera jika mati di dalamnya.maka tidak wajib 
membasuhnya sebagaimana penjelasan al hamawy, sedangkan penjelasan godhi husain 
sebaliknya. 

4. najis yang dima'fu pada tempat saja, yaitu : kotoran burung di masjid dan tempat towaf, dan 
disamakan dengannya yaitu sesuatu yang berada dalam perut ikan yang kecil . 

- kitab asbah wan nadhaoir : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1824 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oku ps3 

mwallg Ol idlo yAseala Joidla Euel adl ad : 99 dig gill 98 0 wiSg Abl3 uc soisy lo : loro loludi 
ulos Illg dolsall9 madll RxA909 Ro iJl9 Jolodll 9 

Uc Asy ali YS9 4 Ud bgs 3 JS gl, dau 0S Yul : ladaal 

dc Ley al ASl io 99 Jl dim AS 5 93. Ubi Jug 9d bole lil UB Jd Hoby X Ul: A19 
HS Hd Sy SJ ul aksial J8 ala mall Ja Kal Jas el leg : ab JB. 

Umbi Uisioll lal cubg yA ad : 989 0 HS U99 All Uc was lo: ubi. 

dl95 mac ush al au clig 4 elaitaNl il! 929 dus ugo Oil o£ oa lo! Cb. 

TN ne ee EA 


aluSi dll yo dis Hisu lo bi musi 

9 sallo Ula Jalig lal ywoll ole Solall Say X lo : sdg cagillg slall 59 dis sis lo : lisa 
wall “Led Jtog Sila “elu Iisa. wlmallg Bul 

959 sabll Siiog Jilu las N ul diyoll gag LWdI9 Usil 9 Rilollg sloll 98 dis saw bo : sub 
Riloll 99 al S9Nl9 LSI 93 elsa. 

Sea atas vas ls sate JI abo saall ASI "ago duta all 

| BSI md KAI 2 0g 

4 Galas E9mll 98 Ainudgl laS Illoollg saluall 49 gali H3 9dg « bi9 USA 49 uc waw b: BJ 
mal JI 29 Ga mal uc gim Jail ade olesi elodl d9 y3 bo. 


2 Muhib Salaf Soleh 
Macam-macam najis dari segi dima'funya. 
1. najis yang dima'fu jika ada di baju dan badan yaitu najis yang sangat kecil yang tidak terlihat 
oleh mata. 
2. najis yang dima'fu di baju tapi tidak dima'fu jika ada di air, yaitu : seperti darah yang sedikit. 
3. najis yang dima'fu di air tapi tidak dima'fu jika ada di baju : seperti bangkai yang tidak 
mengalir padanya darah, seperti bangkai lalat dan semut. 
4. najis yang tidak dima'fu sama sekali yaitu selain dari pada najis yang telah disebutkan di atas. 
Wallohu a'lam bis showab (NN) 


VI yo | aim ol Lal, 

dal ic gagdl Ulu susi : 

| Yull IaliS sell yg II uc waw bo .T. SI Soy lo d9 elodl 9 Wall H3 ac oas9 bo. 
duta: lallao dis waw NY bo 2. Jos 9 OLS Jilu Wal WI dial : gili 9d sloll Md dis sasu lo 
Ylulsoll. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/948299325192876/ 
www.fb.com/notes/954880161201459 


4253. KASUS ANJING TERJEBUR KE DALAM SUMUR 
PERTANYAAN : 


2 Uais Purnama 
Assalamualaikum.. Ada yang mau ane tanyakan pak ustad/zah? Anjing yang kejebur ke sumur, 
bagaimana unk mensucikan sumur itu? terimakasih. Wassalamualaikum 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1825 | 


2 Al Murtadho 

Wa alaikum salam. Kira-kira airnya ada dua kulah atau tidak? Jika air sumurnya mencapai dua 
kulah maka cukup anjingnya diambil. Apabila air sumur tidak berubah warna, bau dan rasanya 
maka status airnya masih tetap suci. Dan bila berubah maka najis. 

- Fatawi al Khaliliy "ala Madzhab asy Syafi'i juz 1 hal. 88 : 


ABS yo RSI Ad call dsy)l gai Lo LIS AB R39 «HS seniu Kaili yC Na 5g elo M3 Ju 3 (Jiwa 
sililla Jail cloll S5 l3 cd disi 5UY Jai SI (dio 1289 0X0l sis ball yo cv lc 5,3 si cela 
ol yo 3 JW eloll lhS9 SI ab Lu sis lg UII 08 289 SI Jail sll (UlSl) SsUIJI 
Juta Cugb JJl R0 da9, Je JSI lol Ul sll Ob asi L 9gb JAlb 0ugl dio J5b co S3. alb 
alel dls Wlg cab) yo JA Oli 20 8 JW soal elo diS39 9gb HL Low 


Dan apabila airnya sedikit (kurang dari dua kulah) maka mengurasnya tidak dapat menjadikannya 
suci. Dan sebaiknya tidak dikuras agar airnya keluar (nyumber) menjadi banyak ataupun diisi air 
agar menjadi banyak. Wallohu a'lam bis showab (NN). 

- Fathul Mu'in hal. 79 : 


ad ala Lao gl ga ea LI aa Yul asia Ja RL Jala ad yua los Jalil Jill lo yaa | 
- 'anah ath Thalibin juz 1 hal. 117 : 


BJB asi Yul A99 camy SI ons Jo A93) LiSL saku Ji vi elall Aji Sl asal saku Al 13 
(eloll Sa J8) ol ai sal sid lo yag B9 laa ky Jill R3 2 Ula UN "yag Ra 
cal si elo Lao al A99 sial 233 3 as yo slall gu SI ga "Ag .canle LS Sis 4 seb SS. 
Jalil ade Haloo m8 slh sial Gilas yo Ah Ciball (TI WS gl A33) sll 9 SI Ag 2g, 
MSI all elo yasii ISI #ougollg JIN sebu dl de Igbao seb lg sya 18lov ole Ligloro utiug 
asi lo 5g MI elu d dl uu 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/952257234797085/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962022153820593 


4301. SEBAB NAJISNYA ANJING 
PERTANYAAN : 


» Fa Giyoutz 

Assakamualaikum. Ana mau nanya?? Mengapa kalbu wal khinzir asu dan babi itu termasuk najis 
mugholadoh?? Maksudnya aku ndak pengen nerima matengnya ajah gitu? kalo dalam asu ama 
babi itu mengandung bibit penyakit ada yang lebih ganas lagi lendir komodo mempunyai beribu 
ribu bibit penyakit.. Makasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikum salaam warohmatulloh, syeh abdul wahhab as sya'roni dalam kitab mizan kubro 
berkata : " aku pernah mendengar sayyidi ali al khowas -semoga Allah merahmatinya- berkata 
bahwa tidak ada dalil terhadap najis dzatiahnya anjing kecuali apa yang dilarang oleh syari! 
shollallohu alaihi wasallam dari menjual dan memakan hasil jualan anjing, adapun dari segi 
sifatnya maka anjing najis sebab sisa makanan anjing itu bisa mematikan hati, oleh karenanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1826 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wajib menjauhinya sebagaimana bisa ular dijauhi sebab membahayakan badan, bahkan sisa 
makanan anjing lebih utama untuk dijauhi karena bisa membahayakan agama. 


Ketika sisa makanan anjing bisa mematikan hati yang bisa mencegah dari menerima mau'idhoh 
penyebab masuknya syurga , maka syari' shollallohu alaihi wasallam memberat membaratkan 
dalam membasuh dari bekasnya anjing dengan 7 basuhan salah satunya dicampur debu, hal itu 
tujuannya adalah untuk menolak bekas tersebut secara keseluruhan, penyucian najis anjing 
tersebut mengumpulkan antara air dan debu, keduanya jika digabungkan maka bisa 
menumbuhkan tanaman. 

- kitab al mizan kubro (1/114) : 


Sa KIR Bea Oa ba Ea 
diah II gaga 0 

| JB Ul ll 

Med sesi ba esai GAN Aa allela uh 48 2ea DL 


Kesimpulannya : segi najisnya anjing buka dilihat dari segi dhohirnya yang mempunyai banyak 
bibit penyakit, tapi dari segi batinnya, yaitu sisa makan anjing bisa mematikan hati, dan hal ini 
lebih berbahaya dari pada madhorot segi dhohir, karena hati yang mati akan merusak agama 
seseorang, sedangkan bibit-bibit penyakit hanya merusak anggota badan. Wallohu a'lam bis 
showab (NN). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/961129307243211/ 


4335. KESUCIAN POTONGAN TUBUH MANUSIA 
PERTANYAAN : 


2 Wahid 
Assalamu'alaykum. Potongan tubuh manusia yang terpisah, hukumnya najis apa tidak ? 
terimakasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Bagian yang terpisah dari makhluk hidup maka hukumnya sama dengan 
bangkainya makhluk hidup tersebut. Jika bangkainya suci maka bagian terpisah tersebut suci, jika 
bangkainya najis maka bagian terpisah tersebut hukumnya najis. Dalilnya : " apa yang terpotong 
dari hewan ketika masih hidup maka hukumnya bangkai ". Maka bagian yang terpisah dari 
manusia, ikan dan belalang hukumnya suci, sedangkan dari selain ketiga itu hukumnya najis. 
Wallohu a'lam. 

- Kitab Al Mausu'ah Fighiyah Kuwaitiyah (72/4) : 


2 yui Li OS ul « Lalbs Lal US ul wall slh HueS gal yo atiall «jali desa sis 
“lnas s9 Salsa cl al s3 ato desa 9" (Alis ina Aan Y Anigall Bares 57) 


wi 
» Ghufron Bkl 
ala yuso : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1827 ) 827 


Aya Lay lg lbs Lal ul wall es asi," na " Saung "all Ulas 0 Just sal 
ang 
vi dc yog Malb SI SI, 


AI nl ale pegal Isis 

sal al JB gal B3 in 3 HIS igo 13 il Jo pd gado ld INI stik 
2033 yo cl Lo Boleh 10 Animal de (Amis) INSJI Ad Jo SS Gaalg Aisi 93 LiliSy Y Los do 
alilisinle Y (isa coli Las 105 lela 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/976175149071960/ 
https://m.facebook.com/notes/981238198565655/ 


4356. NAJIS-NAJIS YANG DIKECUALIKAN / DIMAAFKAN 
PERTANYAAN : 


Air kurang dari dua kulah kemasukan najis jadi najis. Namun ulama syafiiyah mengecualikan untuk 
najis-najis yang ringan atau sulit dihindar (Dalam kitab kifayatul akhyar) Benarkah demikian? najis- 
najis ringannya seperti apa ya? mohon terjemahan kitab nya, barangkali ada yang punya soft file 
nya? (Nuzul Dianperdana| 


JAWABAN : 


Dan pengecualian dari najis yang bisa memberikan pengaruh yaitu najis yang tidak bisa 
memberikan pengaruh, imam nawawi dalam kitab roudhoh berkata : "seperti hewan yang tidak 
mempunyai darah mengalir misalnya lalat, kecoa dan semisalnya " 


Dan seperti najis yang tidak terlihat mata karena cobaan yang merata, dan seperti ketika lalat 
jatuh ketempat najis kemudian dia jatuh ke dalam air.cipratan kencing yang tidak telihat mata 
maka dima'fu. 


Dan seperti ketika kucing yang mulutnya najis kemudian dia pergi dan ada kemungkinan mulutnya 
suci setelah dia pergi , maka air sedikit tidak menjadi najis dalam contoh ini. 


Dan dikecualikan juga rambut najis yang sedikit maka air sedikit tidak menjadi najis sebagaimana 
penjelasan imam nawawi dalam bab awani, dan tidak dikhususkan dengan rambut manusia 
menurut pendapat ashoh, sedkit ini bisa diketahui berdasarkan kebiasaan.imam nawawi dalam 
syarah muhadzab berkata : " satu, dua dan tiga rambut di ma'fu " 


Dan dikecualikan juga hewan yang pada lubang kotorannya terdapat najis kemudian dia jatuh ke 
dalam air maka air tsb tidak menjadi najis menurut pendapat ashoh sebab sulit menjaganya, 
berbeda kasusnya jika dia adalah seorang yang beristinjak menggunakan batu maka bisa 
mnajiskannya tanpa ada khilaf, karena masih mungkin menjaganya. 


Dan dikecualikan juga ketika ada anak kecil makan najis kemudian dia pergi dan ada 
kemungkinan sucinya mulut anak kecil tsb, seperti kasus kucing, maka air sedikit tidak menjadi 
najis sebabnya.hal ini disebutkan oleh ibnu sholah dan ini adalah masalah yang bagus. 

Sumber: 

- Kifayatul Akhyar 1/11 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1828 ) 828 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oball Jia dlu ll yag yuli dirlIS A59 Jl 99 Sagill JB 8 3all 4g uc Hi3al dll yLiSIg 
9539 ya3lsJI 9 

Adu Paul a39 Bu asas Sl US sa al. 

dio ind Hall Sy Y SI Jaul Pal 39 

awali 058 ob Lai N Jalil lali UB Lo Bola Jnislg cnle Ai 0 yui all Boedi car2lg ISI lag. 
alisg dsb 3 yo gllg AI Ob 93 Soil 4 2.00 Jill slal puisi all yo pal Lal Soil 9 
W 809) "JB si modi yet dls ole bugs SI (DI H3 00 jatu raiSU Ya):JB "UI us 
usaslla ball yo Ky Aga RX 99 JB ASI @liuul Clay SAI dal :AoAI JO (Ob sal 
OI 9. 

053 dgan Gitu AI MIC dry N GI slall 98 Bg Ai dls dAtio ale US ISI laun Luh witiwg 
Ugal 224 493 JB loS NE NG Ana Gila yang Dosiwo wIS S lo NU Baal bg ii 03 pl Jl! 
JASA AiSoy ognig Jab jantall JB, 

S3 Ill lali yui Y UB LS A03 3 lho Jaisl9 UE 4 Has Ti amal IS) lo La tao 
dims Alup WD9 @hall ui! el. 


Pembagian ke 2 najis yang dima'fu (dimaafkan) : 

1. najis yang dima'fu di air dan baju.yaitu : najis yang tidak terlihat pandangan mata, debu najis 
yang kering, sedikit asap, rambut, mulutnya kucing dan bayi.yg semisal air adalah benda cair, 
dan yang semisal baju adalah badan. 

2. najis yang dima'fu di air dan benda cair tapi tidak dima'fu dibaju dan badan .yaitu : bangkai 
hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, lobang kotoran burung, kotoran ikan, dan cacing 
yang muncul dalam benda cair. 

3. sebailknya kedua, dima'fu di baju dan badan tapi tidak dima'fu di air dan benda cair.yaitu : 
darah sedikit, tanah jalanan, ulat sutera jika mati di dalamnya, maka tidak wajib membasuhnya 
sebagaimana penjelasan al hamawy, sedangkan penjelasan godhi husain sebaliknya. 

4. najis yang dima'fu pada tempat saja.yaitu : kotoran burung di masjid-masjid dan tempat towaf, 
dan disamakan dengannya yaitu sesuatu yang berada dalam perut ikan yang kecil. 

Sumber : 

- kitab asbah wan nadhoir : 


aluSi dwlsull yo dis Hasu lo li musi 

9 sallo Ula Jalig lal wall ole Solall Sy N lo : sdg cagillg clodi 53 dic sis lo : lisa 
Sl sa dag sll elu disana lwallg 0s 

959 sabll Siio9 Jilu Was N ul diyoll gag Kado sil 9 Rilollg sloll 98 dis saw bo : sub 
Riloll 198 Ina dgall9 cl 199 slow. 

Seaslita sealkas Ya Gila Sa Sate Saba awal as ang date “oli 

| BSI md All 2 Log 

4 Salas E9mll 93 Ainudgl laS Illoollg saluall 49 gali H3 9dg « bi9 USA 99 uc waw b: BJ 
mall 2g Gas mal uc gim Jaill ado olesi lord d9 y3 bo. 


MUJAWWIB : Abdullah Afif, Mas Hamzah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/982317761791032/ 
www.fb.com/notes/985024621520346 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2015/04/4209-najis-najis-yang-di-mafu.html 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1829 | 


4449. KENAJISAN KHOMR ADALAH IJMA' EMPAT 


MAHDZAB 
PERTANYAAN : 


2 Dhedhie Phuttra Tgn 

Assalamu'alaikuum. maaf ustadz apakah najisnya arak / khomr / al-kohol / metanol / racun cair itu 
ima / khilaf.? kalau ada gaul madzhab aswaja yang mensucikan, madzhab manakah? makasih. 
Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa khamar itu adalah najis. 
Ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah imam mazhab yang empat. 
Bahwa imam madzhab sepakat atas kenajisan khomr, kecuali ada pendapat dari syeikh robi'ah 
(gurunya imam malik) dan pendapat imam daud zhohiri yang bawakan oleh godhi abu thoyib, 
bahwa khomr itu suci walaupun haram mengkonsumsinya. Wallohu a'lam 
- Al majmu syarh muhadzab : 
2x8, s all - os dls - dll dls ub - 3 Lelall UiS - YAgall Gi Egosall - wSII 

Ulosilg mudlg ol bul p" Jag sc Agil dai 3 Lol lols) : dlei WI dos) Lio JB 

JS Lai USG 22915 48 Yo Ugli ay V9 | Ugal Se gus 8 Ulusll Joc yo yu) ANA 
ya Lusi YS3 Who d3 Ulu MY 3 uni 949 Swill bolg) 


SAI ala Lo NI slolell jilug Sang diuiss gulg ella Sicg « Udi yudi asi (al) HA, dus 

uli 9 SJ aw do 20 Cu s3 Bal 4d : YG lagil 939 lo Tati dsy3 US 0.19 Caloll gs 
X9 : Ig « day ,SII HAL lulsuol Rislg « Lgiulss lc Elon YI Sola gal Kat Jiig « Sudi Put S3 
Cuti Elo Cm 3 Wb asa UN Boalb elsYI os ul go ey ANN Lou l3 pama Uu) 


X9 yaa dal Jal die yan ON Abal J9 HN yo ogy X9 « JII ouAtio | 582 “yo Tole sasil 
Ie wo dala Ugal Jie dal aoi YON: ye 594 dll a30 sb 
53 JM A JS Li US 13. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-1216&idto-1217&bk. no-1481D-783 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1019246104764864/ 
www.fb.com/notes/1030312853658189 


4553. JIKA MENYENTUH NAJIS MUGHOLLADHOH DALAM 


AIR LEBIH DARI DUA KULAH 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum para asatizah sekalian, apakah hukum memegang najis mughollazoh di dalam 
air yang lebih dari dua gullah? contoh : memegang khinzir / babi di dalam air yang lebih dua 
gullah. (Sha'im As-sha'im|. 


JAWABAN : 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh, bahwasanya bersentuhan atau bersinggungan dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1830 ) 830 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semisal Anjing atau Babi di dalam air yang ukurannya 2 Gullah ke atas ini tidak menyebabkan 
anggota badan yang bersentuhan menjadi najis, sebab antara anggota badan si Penyentuh dan 
semisal babi ini terdapat penghalang berupa Balal (Basah-basahnya air : Murod saya) yang mana 
ia masih dikategorikan bagian dari air 2 Aullah sehingga memiliki kekuatan untuk menolak hukum 
najis darinya. 


Lain halnya bila Babi atau Anjingnya digenggam dengan erat sehingga antara basah-basahnya air 
yang berada ditelapak tangannya si Penggenggam dan air secara keseluruhan ini menjadi 
terpisah oleh jari jemari dan telapak tangan bagian luar. Yang otomatis basah-basahnya air yang 
berada di telapak tangan ini tidak memiliki kekuatan untuk menolak najis sebab ukurannya kurang 
dari 2 Aullah yang sudah tidak dikatakan jadi satu dengan air lainnya (dikarenakan ia dikatakan 
berada di tempat yang berbeda). Dan untuk air yang ukurannya 2 Gullah ke atas ini memiliki 
kekuatan untuk menolak hukum najis darinya. Wallohu a'lam bis showab 


TA'BIR : 
- Kitab Hasyiyah Syarwani 'alattuhfah 3/350 


BN 1 dadig Y OB s3 elo 9d UK So ii LX I3N II lo Aing JII MUA Go Sail, 33x & JB 
aa On hal Acak ila Jolsag au Curl al 5 La. ul sll (223 LKIL JLstal dll 3g SE 
ai Ob Jl 3535 NI AS, 


- kitab asnal matholib (1/81): 


Lu uLoil « uls laS5 dil 3 (Julio ) wAki0 gl gaun 9 S4 lo 989 « ((S)LJI ) sloll (Juo3 ) 
Sos (solo Ralat ) 0 492 ( Aur Go oat ) Las lac Gold Lolol ld lb d5 JS 3 
SI (lbs a83) ba 00 say al eladl Sy SS Crnbll laa gl sand lay (UYA WMA ul Baolall3 « ) 
8) dubai (loo yag | dll dy 59 4 al) OLI yo (las) lo (9) dulu da» JB 
us (aclu b jitu A9 ) Bulan (Ballad sai KE « ol) Jing 0 lah (SL K5 el Dell yOLG 

pk ubi Si Cek Ol gua) Ob (9 nbill dala) dai age Ad Ul9 « onilo dll 
us 3 030 Iga ga mill (sei Job 38 Arolesill Jo Jawi LN J SAI Ul 53 ily AYI (Ulu S5 « 
sid Julio pdl 9d gia! s3 yo H3 Sell KS SO da8 sdg giu dis Yo all 0 yutig 
dwlull do» dc rol ggs) didllko R0 909 « Sanga Dua 99 Wi 389 «el! BL all dulu « 
Lag sgill Kp Ka Andal Lil calbsYI 0 ema 13 lo yostsllg . 


- kitab nihayatul muhtaj dan hasiyah sibromalisi (17255) : 


: due 9 pdl 4 & 0 laS di yo Asilo slall HIS LSI . 

Ill yo DIY Lo LN yi YAI MS elo 9d JSI yo Lusi Ai VSX Gl Lo Aliog (dmn yo Tsilo ! 53) 
NA en NAN 
Ne ea no Ne ea 
sloll yo Jilb 0809 Ula) any N Cun YAA 28939 


- kitab tuhfatul muhtaj : 


bud tyas YUL IS elo 9 UII yo Lada Vy 63X JJ lo ding Jl ali yo Asi, 2 Jg3 yu & JB 
09 Ui ya ad Cuby Gale Jolsig ary ASuwol Ol lo NS, WS sloll Ka HASIL Jail Juli yo 08X 
Mn AE 3 

D | sloll yo Jilb 0809 Ula) 0 any N Ly KAI 3339 J0 ale. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1831 ) 831 


MUJAAWIB : Abdullah Afif, Ilda Alexandria, Mas Hamzah, Ghufron Bkl dan sx050 Sulu ld 
B933S JuilS 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1035245146498293/ 


ISTINJA' 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang istinja' baik buang air kecil (kencing) 
maupun buang air besar (berak). 


1534. SYARAT-SYARAT ISTINJA 
PERTANYAAN : 
Danar Khalafi 


Assalamu 'alaikum wr kth.Ikut nanya sedulur ..Ada orang jalan jauh keblet BAB (maaf) karena 
tidak ada Air maka dia cebok pake batu. Waktu Dhuhur tiba dia Sholat. Pertanyaan : 

1. Apakah Cebok pake batu harus di ulang pake Air. 

2. Apakah cebok itu (umum) harus pake Air Muthlag 


terimkasih sebelumnya atas pencerahan sedulur semua. Harap maklum iki pertanyaane wong 
Ndeso . 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam. Ketika seseorang selesai menunaikan hajatnya,maka wajiblah baginya untuk 
beristinja.Adapun sarana yang boleh digunakan untuk istinja adalah air dan batu atau pun benda 
lain yang mempunya sifat seperti batu. Dalam istilah figih istinja menggunakan batu adalah cara 
bersuci yang paling ringan sedangkan dengan air adalah bersuci yang menghilangkan. 
YAA 4 Botol al ab mem Anie Ji pdl ak Semir YI og dai pedal! ygd el Lal 9 Sido pelalh sahih yg 
YV Lah AAS PI mak Isu Jamtg Jah Lala AL TI oa GE JS pa 
Adapun syarat air yang boleh digunakan untuk beristinja ada dua yakni : 
1. Suci 
2. Dapat menghilangkan najis 
CA YUS Iis el! eU mita YI panas SB Lo yel OS OI dual Ola, Ad jady ML ena Y 4 aa SAI AN LL 
kanlomil Du ya el SG Ol Lesbi Lg Lulo JII 
dm) la de Ai 
Bila seseorang telah beristinja dengan air maka tidak usah beristinja lagi dengan batu begitu juga 
sebaliknya.Bila orang tersebut ingin memakai keduanya maka ini adalah cara beristinja yang 
paling utama. 
MA dm NI ALAN ls abal mbl yg oya mag Ol EMS ya Jadadl 3 2 Jlaniual Jus AI 
Cara beristinja yang paling baik jika menggunakan air adalah mendahulukan gubul atas dubur,tetpi 
jika dengan batu maka sebaliknya. 


Je da HI mi Hakay IG jom Ya pasmtanl ISI Lily jl Uda adil Jang pai Ol eU mita ob Lo II dal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1832 ) 832 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MA am NI Kal ls all 


Jikalau bersuci dengan batu tidak bisa membersikan najis dengan vntas layaknya bersuci dengan 
aip,maka sisa najis tersebut adalah ma'fu 


VA oya jinak! Ady Ala Jas JUS lan | ammiaan JAt jd 0 Lari! JL 8 ina 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/419543678068446/ 


3427. TIDAK WAJIB NIAT KETIKA ISTINJA 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 
Apakah wajib kita berniat kalau mau istinja ? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Tidak wajib.Intinya niat ketika istinja menurut kesepakatan 4 madzhab tidaklah disyaratkan. 
Karena istinja adalah proses membersihkan kotoran dimana bila kotorannya hilang maka hilang 
pula hukumnya. 


Aloe 9 Aetinll #Asu NI Gagas Ud Sol Gil Ig ee basiw dll bps N law W dll A3. 
Y Cl Ala cl AI yo £gi sei VX ola IS de ElosNI ASS9 dell 9 “dar3lall 9 
WS Jl5 Jl) lo wo win0 Cu Ay Ld bisu. 
http://www.dorar.net/enc/feghia/70 
2 Santriwati Dumay 
Menurut pendapat yg rojih dari kebanyakan ulama' menghilangkan najis tdk mensyaratkan niat 
12 00 Jilaullo ol 
s9 Al U9S sngiall bus! 9d9 Laio d soto! Jgwool dy sll Ribu al co 4e9 UJI JS : Ja ll lola « 
vaaol 0 dll ALI om» j3 lag. Jill ade Hijial OLI Jonoo 98 led! Alisa Asi « di VI ls : 


OSIS Ra59 «SS dadi bol ita 9 S3 Lgi dy33 lil Cus Yo Ig sila « Je lgil Cus yo JSI 
Ag yi Agalivol lules aoac . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/817901788232631/ 


2128. ALAT ISTINJA' 
PERTANYAAN : 
Status-Hamba Yang-Berselimu dengan Noda-dosa 


Assalamualikum. Ada perta'an Nich mohon di cerahkan njich. Apakah boleh orang yang 
meninggalkan sholat bisa dibuat alat ISTINJA' (pembersih Sehabis buang Air Besar) terimakasih 
sebelum nya 


JAWABAN : 
2 Abdur Rahman As-syafi'i II 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1833 ) 833 


Wa'alaikumussalaam, orang yang meninggalkan sholat, setelah dia tidak mau lagi bertaubat maka 
termasuk mahluk yang ghoir muhtarom (tidak dimulyakan) 

leg bagan Ja 3 Li Teles YI y (UNI al aka CSI GNI DU) Urekeel eLAYI ya (Ri) A3 PLAY Ly (AM ab 

Y£ Land AAS PLS gl Jd al ya yamg Y delta YI ah 


Sedang salah satu syarat dari benda2 yang boleh di jadikan untuk sarana istinja adalah ghoir 
muhtarom 


Peri SAS pL IS Lah Cl BLN lia 3 Gaal padan JS) PI LA PS RUU anna AH bale 

Ya Bandai 

Dari singkronisasi keduanyalah timbul pertanyaan : " apakah orang yang meninggalkan sholat 
boleh dipakai buat istinja ? " 
2 Abdurrahman As-syafi'i 

Dalam bagian lain di jelaskan: 

HIS game hg y AS din el 9 ian ae pgalan 3 HIS UrmdYI panda PA PKS RUN Oa 

YA Lemah Aid onadil AI LAS MB YI 4 3 slomitnYI jer We ypaka OLS Ol dil ye YG ALA Lal 4 Jamil pal 

Syarat ke 4 dari benda yang bisa dijadikan sebagai alat istinja yakni tidak dimulyakan, maka tidak 

boleh istinja menggunakan makanan yang dimakan manusia seperti roti atau makanan jin seperti 


tulang. Dan tidak boleh menggunakan bagian tubuh dari manusia seperti tanganya sendiri, atau 
tangan milik orang lain. Atau menggunakan ekor binatang yang putus. 


Adapun kulit binatang yang telah di samak maka boleh dipakai. Jadi, menilik dari penjabaran 
singkat ini walaupun dihukumi sebagai ghoir muhtarom maka tidak boleh digunakan sebagai alat 
istinja. Ibaroh dari al-bajuri : 

1/90 cela IAI La ea PAS ab US Ol y RAI Ea ea KAL Y GLS La PJ) Al ep 3 
Tidak boleh istinja menggunakan tubuh manusia walaupun berasal dari orang yang halal 


untuk dibunuh seperti orang kafir. Karena mereka tetep dimulyakan dalam penciptaanya 
meski tidak dimulyakan dalam hal kebolehan membunuhnya. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/505782939444519/ 


1210. ADAB-ADAB BUANG HAJAT 
PERTANYAAN : 
Ayda Az-zahra 


1 lagi pertanyaan titipan: , Bagaimana adab kencing untuk laki-laki n prmpuan. Jazakumullohu 
khoyron katsiron 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
ADAB BUANG HAJAT/ BUANG KOTORAN BESAR ATAU KECIL 
B2 Aan Ol) ta Gaal oa dy Ma GIA H Olity Tere ella JS Ippo G3 ol yng pia Ol Reel ob tol yag 


Ho Ae GG SU el 3 Iga Yg ap Vit Yy L ya0 dia TIP mama Y LAS JA 32 Ang Uly Roro Gu gl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1334 ) 834 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bar Of USB OS Op Elo OMG Yg HI BY AI 3 mbl LA Yg negara BYy PI Gb BY, 
Yg gedih! Kg 3 P0 Yg ABI Yg oa Jatiiaag Yg YP Yg La Cadaly Yg onkag Lang Yg da FIM Ny AJI 
sini Amd OLS G3 YY din Jia Ja Ar el JS H ellh tag Yg AKA Yg AJI SES Yg Lil YEL Jeray 
Y dy Jean Y al gaul Sole wo) Iily Jl Old YI Bole OP diole Kam Jl ya 215 pinang ia Jet YG dor 
SEA II (AI, LB aya Ba yet al ALI AI pala y SE Jae ya JS Jiginy dio SUS Kang eat YL 

ALA Ilital BJ Hy OB PL ya OS OP Ola EL) (Ibley SY ae Kanit III AAS WAE) Ji dor 
sk OS Of dal SI Ja Uillan ASI SM 39 VE SEE SI 3 daa Of 0 S3 SUS And of 3 dora ela3 lee La batal y 
sesaji 3 aib Ilail JS 3 Iya Ol) SIM OS VY Ad Idi 2d SA gl Mana 2 OLS Ol JUS gi Loela 
TA Olg SAI June Jd € LA dala pp AYU Lemitana OS jd dasi eU) 3 j3 Jemaah B9 Bl Is Ar ela3 pLg 
Yg oneb Jd Jd OST Vale 0 AYU Teuiaa SIS jl Laman BAN EP OS J3 Like OS UJI Ale Of pai sll 
BAU OKI paau Aa 

» Mendahulukan kaki kiri saat memasuki kamar kecil dan kaki kanan saat keluar 

» Menjadikan kaki kiri sebagai penyangga utama saat duduk dalam membuang hajat 

» Menjauhkan diri dari orang lain sekira tiada mendengar dan mencium aroma kotoran yang ia 

keluarkan 

“ Janganlah kencing di air tenang 

» Janganlah kencing searah dengan bertiupnya angin 

» Janganlah kencing dijalanan yang biasa dilalui manusia 

» Janganlah kencing ditempat yang biasa dijadikan tempat orang 

» Janganlah kencing dibawah pohon yang sedang berbuah 

» Janganlah kencing dilobang tanah 

» Janganlah kencing ditempat/tanah yang keras 

» Janganlah kencing dengan berdiri 

» Janganlah melihat kemaluan saat membuang kotoran 

» Janganlah melihat kotoran yang ia keluarkan 

» Janganlah mempermainkan tangannya 

» Janganlah menoleh kekanan dan kekiri 

» Janganlah menghadap matahari atau rembulan ataupun searah Baitul Magdis 

» Janganlah memasuki kamar kecil dengan tanpa alas kaki 

» Janganlah memasuki kamar kecil tanpa penutup kepala 

» Janganlah berbicara 

» Janganlah cebok dengan air yang ada ditempat ia buang kotoran tetapi pindahlah ke tempat 

lainnya kecuali ditempat yang memang disediakan khusus untuk membuang kotoran maka tidak 

perlu ia pindah tempat 

» Tuntaskan sedapat mungkin air seni yang hendak ia keluarkan dengan cara yang biasa ia 

lakukan 

“ Saat memasuki kamar kecil bacalah “BISMILLAAHI ALLAAHUMMA INNI AVUDZUUBIKA 

MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAA-ITSI” 

» Saat keluar dari kamar kecil bacalah doa “SHUFROONAK, ALHAMDULILLAAHIL LADZII 

ADZHABA 'ANNIL ADZAA WA 'AAFAANII 

» Wajib membuat penutup diri agar tidak terlihat oleh pandangan orang lain 

» Wajib untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya saat membuang hajat kecuali ia 

berada ditempat yang memang disediakan khusus untuk membuang kotoran. | Nihaayah az-Zain 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1835 ) 835 


/17-18 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Sumber : www.fb.com/groups/piss.ktb/3585207241707421 

0609. BERISTINJA' DENGAN KERTAS TISSU 
PERTANYAAN : 

Pai Jo 


Mau tanya, bolehkah istinjak dengan kertas tissu karena ada ustadz yang membolehkan istinjak 
pakai tissu yang bersangkutan ambil contoh di hotel-hotel..... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Beristinja' dengan kertas tissu itu BOLEH dan tidak makruh, keterangan di ambil dari : 
SY BUS SI S3 ye JUN Aldi Slogb elus 3, 

Diperbolehkan istinja' dengan menggunakan kertas-kertas putih yang tidak terdapat tulisan asma 
Allah seperti dalam keterangan kitab al-li'aab. | Bughyat al Musytarsyidin 28 |. 

kal Ogak Ad plant YI JP SP BUKU makan Sl Ii Ui 
Sedang istinja' memakai kertas yang tidak pantas untuk ditulisi maka boleh tanpa dimakruhkan. 
| Al-Madzahib al-Arba'ah I/ 98 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Mbah Jenggot 


Syarat istinja' dengan tissu dan sejenisnya hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering, dan 
kotoran itu tidak mengenai tempat lain selain tempat keluarnya. Jika kotorang itu sudah kering 
atau mengenai tempat selain tempat keluarnya, maka tidak sah lagi istinja' dengan tissu, tetapi 
wajib dengan air. 


0407. HUKUM KENCING BERDIRI 
PERTANYAAN : 


Tommy Sumardi 


Ustadz yang dimuliakan Allah.. bade tangled,menawi sampun nate kulo di paringi link mawon... 
Hukum kencing berdiri niku pripun,temanku blng saru tetapi tidak dosa,orang tua bilang katanya 
nyembuhin setan lumpuh...sbg tambahan kadg karena saking ribetnya pake celana dah kburu 
akhrnya berdiri takut keluar di celana,ngapunten menawi pertanyaane mboten sopan...mohon 
dijabarke mas ustadz sedoyo, Kagem mbah jenggot mugiz enggal pinaringan kesarasan.aamiin.. 


JAWABAN : 
1. Alif Kho Ta-Ro 


SEBAGIAN BESAR AHLI KUBUR DISIKSA SEBAB AIR KENCING.... KURANG LEBIH BEGITU 
INTI DARI SABDA NABI SAW.. MARILAH KITA SAMA2 BERHATI2 DALAM MENJAGA AIR 
KENCING KITA, AGAR TIDAK TERKENA BADAN KITA.. MUDAH2N bisa MENCEGAH dari 
SIKSA KUBUR... AAMIIN....A”A 


2. Raden Mas LeyehLeyeh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1336 ) 836 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kencing dengan berdiri dihukumi makruh, kecuali dalam keadaan darurat 
293 FPV Si ye V0 Dis WB bas Y, Ja Ny 
Karena Rasulullah saw pernah kencing sambil berdiri : 
LS JL pi Wol Al elang dala AI Gale al OY 
Dalam memahami hadits ini, ada 3 wajah (pendapat) dari para “ulama: 


1. Rasulullah SAW melakukan itu karena tidak bisa duduk akibat adanya bagian tubuh yang sakit. 
Aya oya Anin ooh SS Jab plang ale Al Gala Al Ja 


2. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berobat dengan cara itu untuk mengatasi sakit pada 
sulbi beliau, sebagaimana kebiasaan orang arab yang mengobatinya dengan cara kencing sambil 
berdiri. 


La Iya O yietetang AI oya Hd Sole Gde pr Kedai Hery oya Ely eta Ai 


3. Karena tidak memungkinkan Rasulullah so dl Wc skug Untuk duduk ditempat itu, karena 
terdapat banyak barang najis. 


kalem! 2 ASI OSN MMS G oya ya S0 | al WI, 


“Imam Nawawi al-Jawi, dalam kitab beliau s8l dpl. wo 1Y (Marogil “ubudiyah hal.13). 
| disampaikan oleh Gus Ayi Yuniar @ KTB-PISS older version J. 


3. Mbah Jenggot 


Dari sudut pandang kesehatan posisi kencing dengan jongkok ternyata sangat banyak faedahnya , 
pertama posisi jongkok menyebabkan bentuk kandung kemih mendapat tekanan lembut dari otot 
abdominal perut dan otot paha dan otot — otot sekitar kandung kemih sehingga apabila kita 
kencing maka air kencing yang dikeluarkan dapat secara maksimal keluar tanpa harus kita 
mengejan untuk mengeluarkan kencing tersebut.. Tekanan pada kandung kemih otomatis akan 
menarik tekanan pada saluran kencing juga sehingga saluran kencing dapat secara maksimal 
membantu ginjal mengeluarkan kencing dengan sempurna . posisi jongkok dapat memnbuang 
batu ginjal , kuman dan menyehatkan prostat juga karena faktor tekanan tersebut. Wallohu A'lam. 


0438. KENAPA TIDAK DIANJURKAN KENCING DI KAMAR 
MANDI ? 
PERTANYAAN : 


Hasan Akses 


Assalamu'alaikum..... pernah baca hadits "Janganlah seorang diantara kalian kencing di air tempat 
mandinya kemudian dia berwudhu di dalamnya,sesungguhnya kebanyakan keraguan berasal 
darinya"(HR. Perawi yang lima). 


1. Apa maksud hadist di atas ??? 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1837 ) 837 


2. Bolehkah kita berwudhu di kamar mandi ??? Mohon pencerahan para ustadz n sedherek 
sedoyo... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumussalaam 
OA pn Ka pa! OA Gd JIN Isa — 0: 
14 — JE: Jas P3 Jaa 2 ah ang Ca plan! OA Soal ALS de di, Lal, La NP 
Ae te Op ca Ca ay dh Jaan 3 ea SA Jaa V1 eh alat Jo at Ia 
BA An Abal Al Juntka! marga elo DEA SY 4 Sigi ad Hip Ulah SKI AS SUS 3 La Laila» (Lp Ka 
Ape 4 Juara (2) 
033 Ly edar (Gam 29 Ly ss gd AL "LL kabah SIA Ja 3 ega — 
hye Banda lea : dendam Lha (al b 
(2) Sy 227 oil Ike 4 63 66211 p Edi MS, A2 IL gem (jay 23011 auto jai LAM 
Kelal KKN 
MENJAUHI KENCING DI KAMAR MANDI KARENA KHAWATIR TERJADI WAS-WAS 


Kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah menghukumi makruh kencing dikamar mandi 
berdasarkan hadits dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu “anhu, dia berkata Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 

“Janganlah salah seorang diantara kamu kencing di tempat mandinya kemudian mandi atau dalam 
riwayat lain kemudian wudhu di tempat tersebut karena sesungguhnya umumnya ganguan (was- 
was) itu dari situ” (Hadits riwayat Abu Daud 1/29, Tirmidzi 1/33| 

Pelarangan tersebut dengan ketentuan bila dia tidak menemukan jalan lain/tempat lain baginya 
untuk kencing, atau kamar mandinya berupa dataran keras yang dapat memberikan praduga bagi 
orang yang mandi akan terkena sesuatu dari percikan kencingnya sehingga menimbulkan rasa 
was-was baginya. (Hasyiyah “Aabidiin 17230, Mughni al-Muhtaaj 1/42, Kassyaaf al@inaa' 1/62-63, 
dan Ma'aalim as-sunan 1/22) . Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 43/152-153. Wallaahu A'lamu Bis 
showaab 


0449. HUKUM KENCING BERDIRI 
Chabib Musthofa 


Assalamu'alaikum. Jujur, sampai saat ini saya belum tahu hukum pastinya. Bagaimana hukum 
kencing dengan berdiri ? Mengapa banyak di masjid-masjid besar yang menggunakan wastafel 
untuk kencing ? 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalaam. Dalam Musnad Ahmad disebutkan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1338 ) 838 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AW la Tangan Ob 1 WIN yi ALA pala 2 Ungu 02 Tea 2 Sule Gal Upi IA Ud al Gatidon dites Wika 
SMS Jia Jah dil plug Ale Al ala Gal ye SAS GEN Ae allah day rdll Je maag Lai. 
Shahih Ibnu Hibban : 


Pad 00 AAN ye Lg al Wan BJ «Aan Fa Wa LI 4 Kenang JB op Dl A0 yi LS Ul 
La 4 semi pap ##lx al Jb kh Je mang Ce cela 83 lau IG aa Sd Img c Sy Ju ISA 
ama dai Bf AI OI OA Les ebi clash 6 Gila ag Clodi She gila Of S3 AYI Dae ya Jadi 
56 « Jk dora Dai ja AK ae dadu cal Cg Lead Ly A0 ja syg JP 

Intinya Makruh Kencing sambil berdiri jika tak ada 'udzur, meskipun ada hadits yang menceritakan 
nabi pernah kencing berdiri, namun nabi kencing berdiri karena ada beberapa kemungkinan, misal 
karena sakit yang tidak memungkinkan beliau kencing sambil duduk, untuk memulihkan sakit 
tulang nya (meniru tradisi orang arab) atau beliau tidak mungkin duduk karena banyaknya najis di 


tempat itu... Jadi jika ternyata kencing dengan berdiri lebih aman dari najis, itu lebih baik daripada 
jongkok/duduk tapi malah terpecik najis... 


Hasyiyah Bujairomi 'alal Khotib : 
ya WB daa ola aa Inpan ang DL Menag WS LARIG At. USG JL 3 An Ale Lo 
ale dh Jae sil 8 aah OA, pel Ai USB JG di din AI gan Lae yo ey Yin ye 
Ju Ing ale at Jo 1 sa ali "3 Haa SPP en eh ay, Did UE Jp iba Ea 
Sasa d3 ASN Gp yag Sya Tama pi Ronyika Bon ya 5 Lanny) Uu 3 ag luata Ha Ta 
Sg Pp oa Wih Gita dl Ha ap HAN Ab in le Ai do dit Ian 3 Sana 3 ben 
HKI IU dai Ka da NN AG Ja LAN gn SA seh Hd aa el 
Taat Ie ya 6 JG SEE Lb KI 


Misbachuf Munir: 


guru kencing berdiri murid kencing berlari ....jaman sekarang kerjo umume pakai celana....jarang 
yang pakai sarung....klu pakai celana...agak repot posisi kencing jongkok...jadi berdiri...klu di arab 
sono dulu....kencing di pasir...jadi ..lansung merembes..klu disini...kencing di semenan/lantai....jadi 
posisi..jongkok kurang disarankan kalau memakai celana...klu hanya pakai kolor saja....mungkin 
masih enak berdiri....makruh ya..kencing berdiri..hanya...memang sekarang umumnya dilakukan 
terutama yang selalu pakai celana panjang. Wallaahu a'lam Bishshawab. 

1026. KESUNAHAN DEHEM PADA SAAT KENCING 
PERTANYAAN : 

Hari Whank 


Katanya kalau kencing disunnahkan berdehem (ehm,.ehm,.ehm) sebanyak 3 kali,.Benerkah itu?? 
mohon pencerahannya,. 


JAWABAN : 
Zacky Al-Damayyi 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1839 ) 839 


Diantara adab ketika membuang air kecil (pipis) adalah : 

SSP) mpun SUabil das Ay ya Serius Ol) 
menuntaskan pipisnya dengan cara berdehem dan mengurut-urut Dzakar (kemaluannya). 
(FATHUL WAHHAB juz 1 hal 10). 

Kawah! Jial le AI ala USG pall mode Sy oya 5 riang Ol 


"dan menuntaskan pipisnya dengan cara berdehem 3x dan menjalankan tangan di atas penis 
(mengurut batang dzakar). | IHYAAU ULUUMIDDIN "juz 1 halaman 130 |. 


1042. BAWA BANDUL KALUNG BERLAFADZ ALLAH KE 
KAMAR MANDI 

PERTANYAAN : 

Niah Dewi Suhartini 


Assalamu'alaikum wr.wb. . Bolehkah bandul kalung yng berlafadz all d'bawa masuk k'kamar kecil/ 
wc . ?? Mhon pencerahan'"y. Syukron.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Hukumnya makruh membawanya, dan sunnah dilepas 
S3 66 Amil — 1 5 Crik Salary eU Ly, 
WAN oya IE de Slai I S3 Ale LV Slonatuly 
Membawa sesuatu yang terdapat asma Allah dikamar kecil hukumnya makruh, tidak haram. 
(| Raudha at-Thaalibiin 1/66 |. 
Cet Kab A2 40 Annisa — 1 EA BUSI Gan R00 Il CPI san 
A Lanlini 015 jl menyd 3 LS oya LS La JR gm mb Il OT uya S3 eny SEWA S3 ME 3 (JLN) 
ama Ay lan Sgny 1 Ja AAS jln RE AI OS) dil p j3 SME Jasa II OS AB pelny Ale Al oo & lal, 
AI Iyan mal SIS Jing el Y ag SA NE le Jilat AI S3 Ale Jangan Unit 9S temp 3 Oles sal alay 
PES IP BAR Ogo Dltn Aang AL Aid! SY OLI July meski 3 Jaisali JU pl Lag BUSI 3 LS lara 
SA Ob ada LS ISP md) hat 
Dan janganlah membawa sesuatu yang terdapat asma Allah dikamar kecil (artinya sesuatu tertulis 
asma Allah baik berupa al@uran atau lainnya meskipun ditulisnya pada logam uang dirham atau 
sejenisnya untuk mengagungkan asma Allah dan mengikuti baginda Nabi shallallaahu alaihi wa 


sallam, “Adalah Nabi Muhammad saat memasuki kamar kecil selalu mencopot cincinnya yang 
didalamnya terukir tiga tulisan “Muhammad, Rosuul dan Allah”. (HR. Ibn Hibban). 


Membawa yang demikian hukumnya makruh tidak haram, begitu juga membawa sesuatu yang 
tertulisi asma utusan Allah dan setiap asma-asma yang diagungkan seperti keterangan dalam 
kitab al-Kifaayah. 


Pengarang berkata “Yang dimaksud adalah asma-asma yang memang keberadaannya khusus 
dan tertentu milik Allah dan nabiNya berbeda dengan yang tidak khusus seperti “Aziiz, Kariim, 
Muhammad dan ahmad' bila memang tujuannya tidak mengarah pada Allah dan nabiNya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1340 ) 840 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| Mughni al-Muhtaaj 1/40 |. 
SUNAH DILEPAS 
LL oat Cena AI SA gai Bol Leynya SU L Ola GI AI S3 Ale Ll dis aa Ol Kanan 
16 cp el AS Aa SMA)" le 3 NE Jasa IS pel y del AI la adl OS" JB ar ah o, ML 
1746) Hb ea PES Sa GA BEN) "AI Jay AAL 1 US pel y Ale AI la dil Jadi Ol eropa 3) 
52/5539) 


| Figh al-Ibaadah as0Syaafi'1 1/70 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


1166. HUKUM BERBICARA DI DALAM WC 
PERTANYAAN : 
Zain Ullahms 


Assalamu alaikum wr wb.. Bagaimana hukum (maaf) buang air besar sambil berbicara . dengan 
teman / melalui hp ? 


JAWABAN : 
Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Hukumya makruh...... disunnahkan ketika buang air kncing atau air besar untuk tidak 
bicara.brdasarkan hadis nabi,"jangnlah keluar 2 orang untuk buang air besar dengan membuka 
auratnya serta berbicara,sesungguhnya allah murka dengan perbuatan tersebut". Hadits ini 
menunjukan kemakruhan brbicara saat buang air kecil ataupun air besar,dan tidak membrikan 
hukum haram. | kifayatul akhyar 1/31 |. 


Mbah Jenggot II 
PERLU DIPERHATIKAN BAGI ORANG YANG HOBBY BERAKTIVITAS DI DALAM WC 
dg NE Jl Haag trah Ale akta Oli YI Biro elang Lg CARE ya FIB de Gladi ol »yy :Tawl 
Olaasl Ad sgb FE Eh Ag Kabily pel Ly yg Sele tangal ASI meng Laga dad dya Jpg te caddy Oli 
BN S3 das UU coral Olenbd dna Lag Jail Jay ce Hy Bae Hb III, 


(Faidah) 

" Sesungguhnya meludahi kotoran yang dikeluarkan seseorang akan menimbulkan penyakit was- 
was (ragu-ragu) dan kuningnya gigi dan pelakunya akan mendapatkan cobaan suatu penyakit 
(darah) 

" orang yang siwakan (sikat gigi) di wc beresiko menjadi pelupa dan buta (hati) 

" orang terlalu lama duduk diwc menyebebkan sakit liver dan beser. 

" Sisi (mengeluarkan Ingus dari hidung) didalam wc menyebabkan tuli (pendengaran berkurang) 
dan kesusahan. 

" Menggerak-gerakkan cincin didalam wc,menyebabkan didatangi syetan 

n berbicara didalam Wc selain dhorurot menyebabkan murkanNya Alloh 

" membunuh kutu didalam wc menyebabkan datangnya syetan tiap malam selama 40 malam 
yang akan mengganggu orang tersebut agar tak dzkir (lupa) pada Alloh. 


| Ket: Bughyah Al Mustarsyidiin Hal 26 |. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1841 | 


1876. HUKUM MEMBAWA AZIMAT BERBUNGKUS KE 
DALAM WC 

PERTANYAAN : 

Jauhar Nur Lathiefah 


Assalaamu'alaykum... Apakah zimat yang sudah dibungkus kain itu boleh dibawa ke wc ? mohon 
pencerahan... 


JAWABAN : 
Didin Banjarmasin 
Wa'alaikumussalaam, boleh... 
Pn aa gi ea KA an KE LG d3 Sa la Joel Je Telat Jana Up 
NENi Ban 4 Kai Hita 
Landa PE an AB pai Op Ntb A5 Aoa Ea Ol pay AKA bp SN 
Jorayy Jasa Kaan AN Jpn Laguna OS Padi J3 15) Ca Cp 108 ag le di Jo el pesat ya $5 
Gp da Sem la AE pe GA Aa Tap Jt Jr Ja pa SU pe RASA Tom pl Ja Ai Ja 
S3 Ba Ve AU Sma! MEI AA LI ITE PU Ig Ca AA Kie 15 lama le PA 
Saad 
fokus : 
LAB Isl Jl ll UB ale 3 bp UN Cb Kas Fa J3 
KESIMPULAN : 


Jika membawa bacaan zikir ke dalam wc dengan sengaja, sunnat ia bikin bacaannya itu menjadi 
tidak tampak, dengan seumpama digenggamnya dalam tangannya, kalau sudah dibungkus 
terlebih dahulu, berarti hukum haram atau makruhnya menjadi hilang... 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4694400297454771 
2243. Hukum Buang Air Besar Di Sungai 
PERTANYAAN : 

2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 

Hukum buang air besar di sungai ? 

JAWABAN : 

2 Abdur Rahman 


Untuk masalah buang air di sungai kita harus melihat debit airnya terlebih dahulu. Jika 
termasuk air yang tidak mengalir, maka dilarang. Adapun untuk air yang mengalir, jika 
airnya sediki maka tidak boleh dan jika airnya banyak maka boleh hanya saja lebih baik 
jangan. Refrensi : 


9 AN GUN 3 Il Ole Bela y dala AI lap ALI aloe yg AB) JUS ea Cah ASN ee 3 dya Y 
aa Jalil 3 RAN SI dolar ye Ol ab 3 Jas UI BSI 0 yel SASAY VE OS Ol y dal SU A3 
Aj dalitorl JIYG MSN UI y one Je 3 male GOT Aa OY Cikar Juli 3 Jd LO ag JB KI Op 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1842 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SUIS dad Logan 3 Jd LSI, (sb 3 dye Ng 
Asakali SI jls 1/04 3pas 4 Geli 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Untuk sungai yang tidak mengalir menurut Imam Rofi'i baik airnya sediki atau banyak tidak 
boleh. Terlebih lagi jika air sedikit, maka larangan ini semakin kuat lantaran dapat 
menyebabkan air menjadi najis. Apalagi jika buang hajatnya dimalam hari, maka juga 
semakin dilarang karena pada malam hari air dikuasai oleh bangsa jin. Adapun untuk air 
yang mengalir menurut Imam Nawawi bila air sedikit makruh tetapi jika banyak maka tak 
apa. 

ANA ag Bg" Ie DSA iga NY" ey dala AI ap gi SUN tel 4 chany 3 da" 


Jab Bg eU Gem ya Ad LL cak Jalal 3 ce 3 Idi YI ya dd UU pESII 3 Jalil Jaiy AI Ida 3 LI JG 
Lely JST AS IA in demi ABI oya Lage Ah Juta Yg cab Jl Ol Gea SG Jall 3 cal SU 1 Jd UU cal 
Bad ad) DG LAS OS Ol yo VE OLS Ol anta JB: Hak m3 Saji JB Ul 


dad Jl Gal apr GS dalerl JING MSI Ul 3 om (de 4 dale BEI Ah OY Leles Jill 3 Jodi PL UI ag 
deli OLI Jar SS GUE MSI eU 3 aa SL 
agadI RSA NI YA VI BLS 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/546693635353449/ 
2923. HUKUM BACA LAFADZ BASMALAH SAAT MASUK 


WC 
PERTANYAAN : 


2 Ummi Af-idah 

Assalamu'alaykum... afwan, perkenalkan af.idah member baru mau tanya, bagaimana yang benar 
saat masuk wc, bacaannya langsung ALLOOHUMMA INNI A'UDZUBIKA MINAL KHUBUSI WAL 
KHOBAIST / baca BASMALAH dahulu, baru ALLOOHUMMA...dst ??? sebelumnya terimakasih 
atas jawabannya — di Malam Maulid Nabi Muhammad SAW 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam 


SEGAN 3 SMAN Ga Sle3'ge AI Ae AMI alas, 

Cp Va ika "1 UMB alay Ale AMI (AI ANN Iga Cal Ae AMI Goat) Sala Ui de De 1 dala Gala Aa ll ol 3) Alas! (ole Jalal Lal 
Ou "adit aka "Os Ul" AN dam) Gagli! alay JB "MAIN atas 2" Usia Uh BUSI Ak Sah ORI NP pal A10 Dal Uas 
Ha tagigg «S Usia Gaal Unta GM ai GAS " Aja Up 1 ABU Mil Gama JB AA Gal pelatiag UB pal ih de HUI Latah 
2/56 (MEA malah CoA mail "GI" ANN ia pala 


2 Umam Zein 
“Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khabaits” adalah bacaan doanya, namun 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1843 ) 843 


disunahkan membaca bismillah dulu sebelumnya, tanpa tambahan arrahmanirrahim. 


353 vas 035 lagad eU dibslla SI Go el doc sal Fl SE J3 ic Isa « ul L (Susila ) 
UI ma as Jam Ul LAI fly Jul CuSall CSI wal as ll Up eh Ssi sil Jl mu. 
Uibs d9353 WI elaub Sab N Sal Jsall sebal Lagi All Ga JI Calon Al lai (AU pa! ds3) 
Lisk: sik Lo alas sll JaSll Jl sie pull yKo| 2863 Asal JEJI susit 389 law Y koiS Il : 
446 & 450.0 12 dy), dl dng ab 
(Dan membaca ta'awudz| Dengan mengucapkan saat hendak masuk kakus: Wahai Allah 
sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari syaitan laki-laki dan setan perempuan' sesuai 
tuntunan hadits yang diriwayatkan dari Bukhari-Muslim. @adhi Husain menambahkan bacaan: 
Wahai Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang kotor, najis, tercela, dan 
membuat tercela, yakni dari syaitan yang terkutuk'. Disunahkan sebelum doa itu untuk membaca 
'bismillah'.(bismillah) Adapun bacaan arrahmanirrahim tidak dianjurkan karena hinanya tempat 
kakus itu sehingga tidak berpatutan dengan asma-asma Allah, maka lebih utama untuk diringkas. 
Terlebih lagi mengingat situasinya yang menuntut serba cepat dan tidak sabaran mulai dari awal 
masuk sampai masa selesainya.Wallahu a'lam. 


2 Syaiful Muluk 
Dalam kitab minhajut tholibin menggunakan kalimat : 


CIA Tapa oya EP II AI AI en 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/716803588342452/ 


2972. HUKUM MEROKOK SAAT BAB ( Buang Air Besar ) 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Ahmad 
Apa hukumnya ngerokok pada saat berak, terimakasih ? 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
Hukum BAB sambil merokok : Lihat Kifayatul Ahyar | / 31 Cet Thoha Putera Semarang 


Oa AN) #daia ag tele AI lan AI Syany Cg” din AL gay hana pal JB el cai BALI Jydl de H2 V5) 

Pa coy S0 tua aka JST AN gl pad otg) (UUS da eat la AI OP Olloen Lag nye AS IL Ol uin 

ay (Dadi 2) PNS Gama Ig (SWA Ela AI JI INA Gatal) teng dala AI eko IP GLS amil II yak 

OP Oa aa Yg ISU Ot say 1 Gol adl JB cai DL Yy deli Is AI AA ulet j3 Caramel 
oat Sang Y) cela HIV tra IG ea AU J2 Ne 


Fokus : 
ria Ng ISU Of Ujang 1 Sl di IU 


Berkata kanjeng Al-Muhib Ath-Thobari "Dan sebaiknya tidak makan dan minum ketika buang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1342 ) 844 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hajat" - (ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang makruh). 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/04/1418-hukum-merokok.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/612349015454577/ 


3418. ETIKA BUANG ANGIN (KENTUT) 
PERTANYAAN : 


2 Pecinta Scooterist Rasta 
Ada gak dasar hukum atau dalil tentang cara etika buang angin (kentut) ? Syukron 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Bismillahirrohmanirrohiim. Bersin, Sendawa, Menguap, dan Kentut termasuk aktivitas yang hampir 
setiap hari terjadi pada diri kita atau minimal kita melihat orang lain melakukannya. Termasuk 
keistimewaan syari'at Islam yang mulia adalah tidak satupun aktivitas seorang manusia melainkan 
telah ada petunjuk dan aturannya di dalam ajaran islam. Salahsatu adab buang angin adalah tidak 
melakukannya ketika bersama orang  lain,tidak — mempermainkan — suaranya,tidak 
mentertawakannya. 


Dilarang menertawakan Kentut. Di antara adab dalam islam yang diajarkan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam adalah tidak menghina keadaan orang lain, yang dirinya sendiri juga 
melakukannya. Kentut adalah bagian dari rangkaian metabolisme tubuh manusia. Sehingga 
semua orang yang normal mengalaminya. Untuk itu, ketika kita mendengar ada orang yang 
kentut, kita dilarang menertawakannya. Karena kita sendiripun pernah mengalaminya. 


Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu “anhu, Suatu hari Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan tentang kisah onta Nabi Sholeh yang 
disembelih kaumnya yang membangkang. Beliau menafsirkan firman Allah di surat as-Syams. 
Kemudian beliau menasehati agar bersikap lembut dengan wanita, dan tidak boleh memukulnya. 


Kemudian beliau menasehati sikap sahabat yang tertawa ketika mendengar ada yang kentut. 
Jay Lao KASI SIS) Al 


“Mengapa kalian mentertawakan kentut yang kalian juga biasa mengalaminya.” (HR. Bukhari 4942 
dan Muslim 2855). 


Menertawakan Kentut adlah Kebiasaan Jahiliyah sebagaimana dalam Tuhfatul Ahwadzi, Syarh 
Sunan Turmudzi, Al-Mubarokfuri mengatakan : 


SSS Rilpi3 IA yubao G8 Agio dn yo el R89 ISI dldbJI 98 IgilSg 


“Dulu mereka (para sahabat) di masa jahiliyah, apabila ada salah satu peserta majlis yang kentut, 
mereka pada tertawa. Kemudian beliau melarang hal itu.” (Tuhfatul Ahwadzi, 9/189). 


- Mirgotul mafatih : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1845 | 


lasolsy Ai Sand ls dil yo Sasl lay Y - akag Ale Al oluo - All Iga, JB : JB dt03 4 dll uc yeg 
S3 selisg Ai Ang ss 93 lega LAy alel all ala lol ls San Sngy Al95 933 - asal s3 3 
lea S la las selat "la abal 8 ae 


- Tuhfatu Ahwaazi : 


JB 4205 3 Ul uc yo Aul US d9. Ly pl US lauk up dus Lir puldogll Ibwl us USB Wira 
pole Ja) ld Usul bks Usul SI J3 lo ic S3Jl9 WI Sy Log alug Ule AU ola uli Lrow 

ul dag suadl las ul yo alsu9 Sam s0 AI J3 slwill SSL dinow pi de05 yul Jio Abad) 43 Rio 4 ye 
sa gal JB Jiata loo sam dun AN J3 db KAI yo 4D HI pglas 9 ai JB dog SI yo lea lsu 
CHA yaa Cas 1D 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/811830952173048/ 


3910. APAKAH WAJIB MEMBASUH LUBANG PENIS ? 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 

Mohon jawabannya, maaf kesulitan menterjemah / memahami ibaroh di bawah : 

dad Aiko gag Jus 3 “Jos yo ebsiiwAl dis - dadali ebay ati, lo SI- JSI Jal Jus Ky Ja 
Saogo Jbiu 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Apakah wajib membasuh lubang penis ? Tidak wajib membasuh lubang penis bagian depan (yang 
terbuka dengan digerakkan jari jari telunjuk) karena secara hukum adalah bagian bathin, sehingga 
cukup dibasuh dengan tanpa menggerakkan jari jari. Namun dalam hal puasa dihukumi dzohir, 
artinya puasa tidak batal kalau ada sesuatu yang masuk pada bagian tersebut. Wallohu a'lam. 


(ALF). Referensi : 
2290 22 sll ) 
Saat doymol! oi XI Gl Gill Jls dug ISI Jd slisal Jalla 30 us tia YSOl ye (Jim) 
(D8) Y al g3S Ma yul 4£ yo evo, ale wall Jag Jr Hay 9 pb S3 A3 Jd9 dogud 
ta SSI Sold yrold)al. Sal clodi wd AyaSy9 rae H3 3 bl S3 a09 Y A09 du Ul 
adl Leio 2043 Juog ISI Las Sell 039 cuSI amllol ISS dri dll doidI ya Jonog IS 9(37-366 
da Soo dis sabu SI Jb Jal du GJl9 093 cow d ML Gabioll Ledol ISU lgio Iga Jaa 
dilel ) al. al nas Jowo plosdl mac H3 & aoi Jol yo Jgl JdS XI Jal Jo SI (ol Ia Je) Mal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/9256498774578211 
www.fb.com/notes/930988616923947 


4158. HUKUM MEMAKAI TUTUP KEPALA SAAT BUANG 
HAJAT 
PERTANYAAN : 


Agan saya mau tanya apa emang boleh gituh kalo buang hajat harus pakai penutup kepala tolong 
penjelasan nya ya.. |(Araya PU BandhooUr|. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1346 ) 846 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


Berkata Imam Haramain, al-Ghozali, al-Baghowy dan ulama-ulama lainnya “Disunahkan bagi 
seseorang untuk tidak memasuki kamar kecil (WC) tanpa penutup kepala, berkata pengikut as- 
Syafi'i bila tidak menjumpai sesuatu maka letakkan lengan bajunya di atas kepalanya, juga 
disunahkan untuk tidak memasuki kamar kecil dengan tidak memakai alas kaki (seperti yang 
dituturkan oleh segolongan ulama di antaranya Abu al-Abbas Bin Suraij dalam kitab al-Agsaam. 
“Adalah Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam saat memasuki kamar kecil memakai sepatunya 
dan menutup kepalanya” (HR Baehagy). Wallohu a'lam. 

- kitab Al-majmuu' alaa Syarh al-Muhaddzab 1!/92 : 


OB Lulawal yg JB yul Soto SI JSM Ul ami ygsS19 Setdlg wll sell su0 sal alol JB 
S9 Row Ud umUsll gal agio Aclos 0S Lala sal JA Ul Kaniayg dl) lo A05 gg Unit Sy Al 
polis yaa SSI Jas ISI US) alug Gile Al Kodan guil | Yuu y0 Lin polis gal 4599 AludI ULS 


- kitab al igna' (1/58) : 
EL Ual Jl SgtiKo Yg Lila NS JS Yg 
- kitab i'anatut tolobin (1/133) : 


se Ja dh ntusg 3 olsasons ale yaa else 2 2nulsinesag sah Sal 223 
AS daduaal NI CI ll Jkt Yg Cusy A9 eta Yg yul Jl IgaS0 PBJ Ja Y ls “sal Yg 
ulos sc JS gi Jam UI cd NI Un Lis gi AS Ulg AN gl Uma SS Jd slasiwNl 99 all. 


- kitab Dagoig madzhab hanafi : 
Ta. Masa Matik ab yg setia NY Casing ya sua he sis 


(5) asu KJ NG jin yo ( Iitalkt jalar jlwa ) 5 YA Ob ol gala | Sl SAP AR Wa B3 laos adleo jeda, 
Men ya t ole Ly JARA SI AD PT) Um 2 ya 


MUJAWWIB : Ummi Af-idah, Mas Hamzah, Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946436135379195/ 
www.fb.com/notes/949630785059730 


TERKAIT : 


www.fb.com/PISS.KTB/posts/663177753735641 
1210. ADAB-ADAB BUANG HAJAT 


4248. BUANG AIR BESAR DAN KECIL DI CLOSET 
PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum, mohon jawbn dr para asatidz, apa hukumnya ghoid di kloset..??? bukankah 
ada unsur larangan di dalamnya?? 

1. larangan ghoid atau baul di air yang menggenang tenang 

2. larangan ghoid atau baul di lubang?? 

atau khad planggeran larangan itu pada air yang bisa diambil manfaat / yang masih suci bahkan 
mensucikan saja ?? terus khad dari lubang itu hanya lubang yang ditempati hewan melata saja?? 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1847 ) 847 


terimakasih 
JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, larangan tersebut jika lubangnya bukan tempat yang 
disediakan untuk buang hajat, jika lubang tersebut memang disediakan untuk buang hajat 
misalnya closet maka tidak makruh dan tidak pula haram. Wallohu a'lam bis showab (NN). 

- kitab igna' (1/57) : 


S9 Gal Sue Gl J8 lal 0463 315 yul 25 53 US gili JJ saimoll Filiall atu 33 Lal $3 (3) 
Gatal! el IG sell io D9 mall dog dwi) gl UH 533 gl SSL HR « alan WI UI 23 

#53 V9 ay333 9 Aa elus) ssi db) gg « Ol NE ai lb pa 33 yi Esai 93 Jlilibiua 
poll mac Yo 0 Lo Soieollg 


2 Ghufron Bkl 


alba guso : 

Jadl cmo9 “alga! 98 Jsll 2 sngill asas) 1 IdilLad SJ elall Li Halal A3 AT 
sil Lasiwall JW III silngall sb 3x9 meal miAv 9D9 "Jaa "3 X9 ad JalS elo 3 
dd 3 S3 gl Silud Busus « ulos Ud y9S 2S VX gal Sao al Ta naa 
s3 Sa Li stel 93 wall Call cup 558 los JUS a93 lola wil dls Ly Ss ol JB mi gl 
Tit 99 «Jml dig (23 8 Jb dil digo Law ul 1318930159 lay AJB pe Oliyoo 9DoLS Ly gw To 
elan (SI sei gg UP NI sis sngill SS agya Kasaln 5" Esamall " 39 JB “Jabiwall St :el J9 oa 
dal ,S X9 m3 YG dasi 


cbs lc 0 ll dab : 

umodull 4 polos! 2.490 Aing « Anal 98 SI pl 99 msl png (Jia ) Hd Lai el Kum (39 
ail JB ad 05489 gl gal Ja 4 ic sngill JW ria! dilil asu gag UE 93 (9) slisdl 53 
cma ito 989 Uya dio Awas gl 3 S3 gl Sold H3 « ulos 3 UU UN « UBI! Sumo 
98 da lali san Sl ella asu Ul NI dis pagi el ag Kata 1 #goooll 48 JB. Jebiwall Hall el J9 
pesall ac yo 20 lo Saisollg « daLS Ng ya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/951601534862655/ 
www.fb.com/notes/962013670488108 


WUDHU 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang wudhu. 


2707. Tuntunan Shalat : Bab Il Wudhu 
Bab II Wudhu 


Untuk melakukan shalat seseorang juga diharuskan suci dari hadas. Hadas ada dua macam, yaitu 
hadas kecil dan hadas besar. Yang masuk dalam kategori hadas kecil adalah hal-hal yang dapat 
membatalkan wudhu (lihat: Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu). Hadas kecil bisa dihilangkan 
dengan cara berwudhu. Dalil yang menjelaskan tentang kewajiban wudhu sebelum shalat adalah 
firman Allah: 


LS Ig oa HI el (Kang Mata GI Jl Kal) Kang Pelub ALAN JL Ai Ba Sad al G 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1348 ) 848 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lab Kata Lai la Laka pa ea pal SA oa Ka aa Hey jim de jl La as ly Nol eta 


Dg Hi (la Aan Ga Kah Ih GT ma 2 (le am AN Dag an Saul, Kapan pom 


Artinya: “Wahai sekalian orang yang beriman, bila kamu berdiri akan melakukan shalat, maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan usaplah kepalamu, dan (basuhlah) 
kakimu sampai dengan kedua mata kaki...” (AS al Ma'idah (05J: 6). 


Rasulullah saw besabda: 
leh » oa ISI Sat SA Ia Y 


Artinya: “Allah tidak akan menerima shalatnya orang yang hadas sehingga orang itu mengambil 
wudhu.” (HR Bukhari) 


Syarat-syarat Wudhu 


Sebelum kita berwudhu, ada sembilan syarat yang harus dipenuhi: 

1. Yakin bahwa dirinya hadas. Jika masih ragu, maka wudhunya tidak sah. 

2. Air yang digunakan harus mutlak/1| 

3. Pada anggota wudhu tidak ada sesuatu yang dapat mengubah sifat air pada saat air 
dibasuhkan, semisal zat pewarna dan lain sebagainya. 

4. Harus beragama Islam. Wudhu tidak sah dilakukan oleh non muslim. 

5. Pada bagian tubuh yang wajib dibasuh / diusap, tidak ada penghalang yang menyebabkan air 
tidak sampai pada kulit, semisal lilin, cat dan lain sebagainya. Termasuk penghalang, kotoran 
mata (Jawa: ketek) dan debu yang menumpuk sehingga dapat menghalangi masuknya air. 

Bila ada duri yang tertancap pada bagian yang harus dibasuh, maka harus dicabut apabila 
sebagian dari duri tersebut tampak dari luar. Sebab ketika duri masuk ke dalam tubuh maka 
daging yang ditancapi duri itu menjadi anggota tubuh bagian luar yang harus dibasuh.(2| Beda 
halnya jika tidak tampak, maka tidak wajib dicabut karena termasuk anggota tubuh bagian dalam. 
6. Waktu shalat sudah masuk. Syarat ini berlaku hanya bagi orang yang da'imul hadas (selalu 
hadas) seperti wanita yang istihadhah atau orang yang menderita penyakit beser. 

1. Tamyiz atau sudah pintar|3J. Oleh karena itu, wudhu tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan 
orang gila. 

8. Mengetahui cara wudhu yang benar. 

9. Tidak ada hal yang mencegah kesahan wudhu, seperti haid dan nifas. 


Rukun Wudhu 
Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam wudhu. Rukun wudhu ada enam: 


1. Niat 

Niat artinya bermaksud melakukan sesuatu pada saat memulainya. Dalam wudhu, niat dilakukan 
bersamaan dengan membasuh muka. Isi dari niatnya berupa berniat menghilangkan hadas, atau 
niat bersuci dari hadas atau niat untuk diperbolehkan mengerjakan shalat. Jika diucapkan, contoh 
niat wudhu adalah sebagai berikut: 


1. 0 20. 38 0-. 


Artinya: Saya niat menghilangkan hadas. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (| 1849 ) 849 


2. Membasuh wajah sampai rata (4| 

Batas wajah yang harus dibasuh, dari atas ke bawah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga 
kedua tulang dagu. Sedangkan ke samping adalah antara telinga kanan sampai telinga kiri. 

Wajib membasuh semua bagian yang berada di dalam lingkup wajah seperti rambut (bulu) dan 
lainnya. Mengenai jenggot dan cambang yang tebal masih ada pemilahan: 

1) apabila kulit yang ada di dalamnya tidak bisa dilihat dari jarak seukuran orang berbincang- 
bincang, maka tidak wajib dibasuh sampai ke dalam kulit, melainkan sunnat: 

2) jika kulit di dalam jenggot bisa dilihat, maka hukumnya wajib membasuh sampai ke kulitnya. 
Sedangkan lubang hidung dan mata tidak wajib dibasuh karena termasuk anggota bagian dalam. 
Membasuh muka sunnat dilakukan tiga kali. Juga sunnat dimulai dari bagian atas muka. Basuhan 
dianggap satu jika sudah rata. Oleh karena itu, apabila basuhan pertama masih belum rata, maka 
basuhan kedua tetap disebut basuhan pertama, sebagai penyempurna. 


3. Membasuh kedua tangan 

Bagian tangan yang harus dibasuh adalah dari ujung jari-jari sampai dengan siku. Cara 
membasuhnya dimulai dari ujung jari-jari sampai dengan siku, dengan cara mendahulukan tangan 
kanan. Masing-masing diulangi tiga kali. Begitu juga wajib membasuh semua bagian yang ada di 
tangan semisal bulu, jari-jari yang lebih dan lainnya. 

Kewajiban membasuh kedua tangan tidak bisa ditinggalkan. Apabila tangannya terputus, maka 
tetap wajib membasuhnya. Hal ini tentu masih tergantung sampai di mana bagian tangannya yang 
putus. Bila berada di bawah siku maka wajib membasuh sisa yang putus sampai dengan siku. Bila 
putus sampai di atas siku, maka tidak wajib membasuh ujung bagian yang putus, tetapi 
disunnatkan. 


4. Mengusap sebagian kepala 

Caranya: basahi telapak tangan lalu usapkan pada rambut kepala. Rambut yang harus diusap 
paling sedikit adalah bagian dari sehelai rambut. Sunnat dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam 
mengusap sebagian kepala seseorang boleh memilih rambut yang diinginkan, bisa di depan, 
belakang, dan pinggir, asalkan masih dalam lingkup kepala. Jadi, bila rambutnya panjang sampai 
melebihi batas kepala, maka tidak cukup membasuh ujungnya yang berada luar batas kepala. 


5. Membasuh kedua kaki 

Kedua kaki dibasuh sampai dengan mata kaki. Sunnat dimulai dari ujung jari-jari kaki kanan dan 
dilakukan sebanyak tiga kali. Wajib membasuh sesuatu yang ada pada kaki semisal bulu dan 
kuku. 


6. Tartib (berurutan) 
Maksudnya adalah mengerjakan rukun-rukun wudhu secara berurutan seperti yang disebutkan di 
atas. 


Sunnat-sunnat Wudhu 


Untuk mencapai kesempurnaan wudhu, maka di samping melakukan rukun juga seyogyanya 
mengerjakan sunnat-sunnatnya. Sunnat-sunnat wudhu adalah sebagai berikut: 

1. Membaca Basmalah, dilakukan bersamaan dengan membasuh telapak tangan sebelum wudhu. 
Karena ikut sunnah Nabi saw. Jika lupa membaca Basmalah di awal wudhu dan ingat di 
pertengahan wudhu maka tetap disunnatkan membaca Basmalah, dengan lafal demikian: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1850 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. e 3 N o 
Ta dj & has 


Artinya: Dengan menyebut Nama Allah di permulaan dan akhir wudhu. 

Bila ingat setelah wudhu selesai, maka sudah tidak disunnatkan lagi membaca Basmalah. 

2. Melafalkan niat. Ini dilakukan sebelum memulai wudhu 

3. Bersiwak atau sikat gigi. Adapun cara yang disunnatkan dalam bersiwak adalah: 1) dimulai dari 
mulut bagian kanan: 2) menggosokkan siwak secara rata pada semua gigi bagian kanan (atas- 
bawah, luar-dalam) sampai mulut bagian tengah, lalu gigi kiri (atas-bawah, luar-dalam) sampai 
mulut bagian tengah.(5| 

4. Membasuh dua telapak tangan. Dilakukan bersamaan dengan membaca Basmalah. Jika airnya 
sedikit, makruh membasuh telapak tangan dengan langsung memasukkannya ke dalam air, 
karena dikhawatirkan tangannya terkena najis tanpa disadari. Apabila airnya banyak, maka bisa 
langsung dimasukkan. Setelah membasuh telapak tangan, sunnat berkumur (nomor 5). 

5. Berkumur. Cara berkumur yang paling sempurna adalah memutarkan air dalam mulut lalu 
mengeluarkannya. Setelah berkumur, lalu menghirup air (nomor 6). 

6. Menghirup air ke dalam hidung (istinsyag). Cara yang yang lebih sempurna dalam istinsyag 
adalah dengan menghirup air hingga sampai ke hidung bagian atas lalu disemprotkan. Berkumur 
dan istinsyag sunnat dikumnpulkan dalam tiga cidukan air. Maksudnya: satu ciduk air dibuat untuk 
berkumur, dan sisanya untuk menghirup air ke dalam hidung dan begitu selanjutnya sampai tiga 
kali. Dalam berkumur dan istinsyag juga sunnat dikeraskan (mubalaghah). 

1. Mengusap semua kepala. Adapun cara yang disunnatkan adalah membasahi kedua telapak 
tangan dengan air, lalu ujung dua jari telunjuk dipertemukan, sedangkan ibu jari berada di pelipis. 
Kemudian usapkan jari telunjuk mulai dari kepala bagian depan sampai bagian belakang. Lalu 
kembalikan lagi ke depan. 

8. Mengusap kedua telinga dan dua lubang telinga. Dilakukan sebanyak tiga kali, dengan cara 
memasukkan ujung jari telunjuk pada lubang telinga dan diputarkan pada lipatan telinga bagian 
dalam hingga sampai lubang telinga. Sedangkan ibu jari diputarkan di daun telinga bagian luar. 
Kemudian lakukan istizhhar dengan cara menempelkan telapak tangan yang basah ke telinga. 
Kedua telinga boleh diusap secara bersamaan. 

9. Menyelat-nyelati jari-jari. Caranya, ketika membasuh kedua tangan adalah dengan berpanca 
(memasukkan jemari tangan kanan ke sela-sela jemari tangan kiri dan sebaliknya). Sedangkan 
ketika membasuh kaki dengan cara memasukkan jari kelingking tangan kiri ke sela-sela jemari 
kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. 

10. Membasuh/mengusap anggota wudhu tiga kali. Basuhan yang kedua dan ketiga disunnatkan 
jika pada basuhan yang pertama (yang wajib) sudah sempurna. Apabila yang pertama belum rata 
maka yang kedua dan seterusnya masih dianggap yang pertama. 

11. Mendahulukan yang kanan dalam membasuh kaki dan tangan. Sedangkan selain kedua kaki 
dan tangan cukup dengan cara membasuh sekaligus seperti kedua pipi dan telapak tangan. 

12. Menghadap kiblat, karena arah kiblat adalah arah yang paling mulia. 

13. Tidak meminta bantuan orang lain kecuali ada udzur. Meminta bantuan orang lain dalam 
membasuh atau mengusap dianggap taraffuh (memanjakan diri) dan perbuatan itu tidak pantas 
bagi orang yang beribadah. 

14. Tidak mengibaskan air yang tersisa pada anggota wudhu. Mengibaskan air sisa wudhu 
terkesan seperti membebaskan diri dari ibadah. 

15. Tidak menyeka atau menghanduki air yang tersisa di anggota wudhu. Hal itu karena 
menghilangkan bekas ibadah 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1851 | 


16. Menggosok anggota wudhu yang dibasuh. 

17. Melebihkan basuhan dari batas wajah, tangan dan kaki. Yakni, membasuh tangan sehingga 
mendekati dua bahu dan membasuh kaki sampai dua betis. Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah, disebutkan: 


Tb aa Ha dala mb Aa HA ya PE an Ga Fita 
dn Ii di Tora eat WE AN AI Sg Ie KA ae Sen ISA ip 
IA EP Jan Kl pb ah Aa la Ba GA AN OA da 
Artinya: “Harun bin Said al-Ayli menceritakan padaku, Ibn Wahab menceritakan padaku, Umar bin 
al-Haris memberitakan padaku yang datangnya dari Said bin Abi Hilal, dari Nuaim bin Abdullah 
bahwasanya ia melihat Abu Hurairah berwudhu, lalu dia membasuh wajahnya, dan kedua 
tangannya sampai mendekati dua bahu. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai atas hingga 
betis. Kemudian Abu Hurairah berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: 
“Sesungguhnya umatku akan datang kelak di hari kiamat dengan keadaan bersinar dari bekas 
wudhu. Maka, barangsiapa dari kalian bisa memanjangkan pancaran itu maka lakukanlah.” (HR. 
Muslim). 


18. Muwalat. Segera melanjutkan basuhan pada anggota wudhu berikutnya sebelum keringnya air 
basuhan di anggota wudhu sebelumnya 

19. Berdoa setelah wudhu. Dengan menghadap kiblat pandangan mata ke arah langit serta 
mengangkat kedua tangan. Adapun doanya sebagai berikut: 


Gabe ja entry Gal pa e Hal Af AL payy oekas Tatanan Dl aga, Owe Yon SI Y AB of aga 

BI Spy Baki SAY Y Of aga Bala ad Wina Lp Bates oya last. 

Artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah 

aku termasuk orang yang ahli taubat, jadikanlah aku termasuk orang yang ahli bersuci dan 

jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang shalih. Maha Suci Engkau Ya Allah 

dan dengan memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun 
dan bertaubat kepada-Mu. 


Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Wudhu 


Hal-hal yang makruh dilakukan dalam wudhu adalah sebagai berikut: 

1. Berlebihan dalam menggunakan air, meskipun ia berwudhu di pinggir laut. 

2. Membasuh/mengusap lebih atau kurang dari tiga kali. 

3. Memakai siwak setelah tergelincirnya matahari (waktu zhuhur) bagi orang yang berpuasa. 
Kemakruhan ini adalah dari segi puasanya bukan karena wudhunya. 

4. Mubalaghah atau menggerakkan air dengan keras ketika berkumur atau menghirup air, bagi 
orang yang puasa, sebab dikhawatirkan airnya masuk ke dalam lubang bagian dalam sehingga 
dapat membatalkan puasa. 

5. Berwudhu di air yang tidak mengalir bagi orang junub. 

6. Berwudhu di dalam jamban atau WC.I6| 

7. Berbicara ketika berwudhu.|7J 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1852 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu 


1. Keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan atau dubur (anus/lubang pantat), baik yang keluar itu 
berupa barang lumrah semisal kentut dan kencing, atau tidak lumrah. Jadi, meskipun yang keluar 
itu adalah emas atau batu, maka wudhunya tetap batal. Kecuali bila yang keluar adalah mani 
(sperma), maka wudhunya tidak batal, sebab keluarnya sperma menyebabkan wajibnya mandi 
yang statusnya lebih besar dibanding wudhu. 


2. Hilangnya akal, bisa karena gila, pingsan, mabuk, epilepsi, tidur dan lain sebagainya. Kecuali 
tidur dengan posisi duduk dan pantat menetapi tempat duduk (tidak goyang), maka wudhunya 
tidak batal meskipun ada orang yang bilang bahwa saat tidur pantatnya tidak menetapi tempat 
duduk. Pengecualian ini hanya berlaku bagi orang bertubuh sedang: tidak terlalu kurus dan tidak 
terlalu gemuk. Namun, apabila ada orang yang dapat dipercaya memberitahu bahwa pada saat ia 
tidur duduk itu ada sesuatu yang keluar dari duburnya seperti kentut misalnya, maka wudhunya 
batal .(8| 


3. Menyentuh kemaluan atau dubur manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Untuk 
mengetahui batas telapak tangan bagian dalam, maka pertemukan telapak tangan kanan dan kiri 
dengan sedikit ditekan. Maka, yang dimaksud telapak tangan di sini adalah bagian telapak tangan 
yang bertemu, serta telapak jari-jari dan bagian-bagian yang melengkung ke arah keduanya (ruas 
jari-jari bagian dalam). 

Adapun menyentuh alat kelamin dan anus hewan tidak membatalkan wudhu. 


4. Persentuhan kulit dengan lain jenis yang bukan mahram dan keduanya sudah ada pada batas 
usia dewasa. Rambut dan kuku tidak termasuk dalam kategori kulit. Jadi, jika disentuh maka tidak 
membatalkan wudhu. 


Maksud dari dewasa di sini adalah sudah sampai pada batas usia disyahwati bagi orang yang 
memiliki watak normal. 

Maksud dari mahram adalah orang-orang yang memiliki: 

1) ikatan nasab seperti adik, kakak, kakek, nenek, kedua orang tua, juga saudara kakek-nenek, 
dan saudara kedua orang tua, atau 

2) ikatan perkawinan (mushaharah) seperti ayah dan ibu mertua: atau 

3) ikatan radha' (tunggal suson: Jawa),I9) seperti perempuan yang menyusuinya, juga suami dan 
anak-anak dari perempuan itu. 


Larangan bagi orang yang tidak punya wudhu (hadas kecil) 


Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak punya wudhu adalah: 

1. Mengerjakan shalat. Untuk melakukan shalat seseorang diharuskan suci dari hadas. Oleh 
karena itu haram mengerjakan shalat bagi orang yang tidak punya wudhu,. Begitu juga haram 
melakukan ibadah yang searti dengan shalat, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. (10| 

2. Thawaf di Ka'bah. Haram berthawaf di Ka'bah jika tidak memiliki wudhu. 

3. Menyentuh Mushaf dan membawa Mushaf (al-Guran). Maksud dari Mushaf di sini adalah 
lembaran kertas yang bertuliskan kalam Allah. Patokan utama apakah benda yang bertuliskan 
kalam Allah dikatakan Mushaf atau tidak, penilaiannya tergantung uruf (kebiasaan) masyarakat. 


Boleh membawa Mushaf tanpa berwudhu asalkan dibawa bersama barang lain dengan niatan 
membawa barang tersebut. Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfah boleh 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1853 ) 853 


membawanya meskipun bertujuan membawa kedua-keduanya. 


Dari buku : Shalat itu Indah dan Mudah (Buku Tuntunan Shalat) 
Diterbitkan oleh Pustaka SIDOGIRI 

Pondok Pesantren Sidogiri. Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 
PO. Box 22 Pasuruan 67101. Telp. 0343 420444 Fax. 0343 428751 


FOOTNOTE 


(1! Lihat, sub judul Macam-macam Air 

(21 Lihat Hawasyi asy-Syarwani, juz 1 hlm.187. 

(3| Anak kecil bisa dianggap pintar jika sudah bisa makan, minum dan bercebok sendiri,. 

(41 Perlu dibedakan antara kata-kata membasuh (ghaslu) dan mengusap (mashu). Membasuh berarti harus mengalirkan air 
pada bagian yang harus dibasuh. Sedangkan mengusap berarti menempelkan tangan yang sudah dibasahi dengan air. 

(o) Lihat Ianat al-Thalibin, juz 1 hlm.57. 

(6J Lihat Tanwir al-Gultib, hlm 131. 

(71 Ibid. 

(81 Lihat Bughyat al-Musytarsyidin hlm.25. 

(9| Syarat seorang anak yang disusui oleh selain ibunya sehingga menyebabkan adanya ikatan mahram antara keduanya 
adalah: 1) Anak yang disusui masih belum berumur dua tahun. 2) Disusui dengan lima kali susuan secara terpisah-pisah. 
Sehingga, perempuan yang menyusui anak tersebut berikut anak-anak, dan suaminya, menjadi mahram bagi sang anak 
tersebut. 

(101 Sujud Tilawah adalah sujud sebab membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat Sajadah. Sedangkan sujud syukur 
adalah sujud karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bala'. 


0179. Wudhu Dan Mandi Menggunakan Air Hangat 
PERTANYAAN : 
Norma Aziz 


Assalaamualaikum, bagaimana nih hukumnya bersuci( mandi besar dan wudlu) menggunakan air 
hangat ? 


JAWABAN 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam, Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah memilih tidak makruhnya memakai air 
yang dihangatkan memakai nyala api ( direbus ) karena tidak adanya dalil nash yang 
melarangnya, namun dimakruhkan memakai air yang terlalu dingin dan terlalu hangat.. Imam 
Mujahid memakruhkannya : 


alalan Ruelomig 39 JI pu La Aa S pas SUS oya ale 


Nihaayah almuhtaaj 1/71 


ABU Gema! 2 UN OS dil Aa ye Sy 
Hilyah al-Ulamaa 1/59 


- Pa) - 8 a22 30. 0. pa -9.. 0,2 Pj La. 30. 9 @# - 39 9 - 39 -0- .. 
14 - Ubi Lagi May te pati La pa Sae SY JA Galah UB ST II la LS 33 
ati & - 2 . # PPP 2 OI 0 . 5 g 53 Png 


0. 2 Bh 2... 3 . 9 22 00 za a - - “ed 
RA3y Ad (eaang JG Ol Alalan kulon An) os J3 1 Ale Ss, $ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1854 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al-Mausuu'ah alFighiyyah 39/364 
0084. Urutan Sunnah Dalam Berwudlu 
Oleh AghitsNy Robby 


a. Sebelum Membasuh Wajah 


1. Memeriksa anggota wudlunya dari sesuatu yang bisa merubah warna, rasa atau bau air dan 
dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit 


2. Yakin bahwa airnya adalah air mutlak(suci mensucikan) 

3. Menghadap kiblat (jika tak bisa maka niatkan ingin melakukannya) 

4. Duduk (jika tak memungkinkan maka niatkan ingin melakukannya) 

5. Tidak berbicara kecuali perlu selama berwudlu 

6. Bersiwak 

7. Melafadzkan niat sunah wudlu 

8. Tak menggunakan air secara berlebihan (“setiap tetesan akan dipertanggung jawabkan”) 


9. Niat di hati mengerjakan sunah wudlu lalu membaca ta'awudz, basmalah dan syahadat sambil 
membasuh 2 telapak tangan 


10. Berkumur dengan sungguh-sungguh (kecuali saat puasa) & menghirup air ke hidung (minimal 
sampainya air ke mulut atau hidung) bersamaan 3x sambil mengingat dosa-dosa lisannya 


11. Membuang air kumuran ke kirinya 

12. Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri 3x sambil mengingat dosa-dosa hidung 
13. Melafadzkan niat fardlu wudlu 

14. Mengambil air dengan ke 2 tangannya 

b. Ketika Membasuh Wajah 


15. Memulai dari wajah bagian atas sambil niat fardlu wudlu lalu mengingat dosa-dosa wajahnya & 
matanya 


16. Memperhatikan 2 ujung matanya dengan jari telunjuk(jika ada beleknya maka wajib) 
17. Mengusap 2 telinganya (masih dengan air yang sama,bukan air baru) 


18. Melebihkan basuhan dari batasan wajah (Wu 3 wi 


19. Menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air yang baru dari bagian bawah (dg air yang baru) 


20. Membasuh wajah 3x 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1855 | 


c. Ketika Membasuh 2 Tangan 
21. Membasuh tangan dimulai dari 2 jari-jarinya 


22. Menggerak-gerikkan cincinnya (jika air tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan di gerakkan 
maka wajib menggerakkannya) 


23. Mendahulukan yang kanan dan membasuhnya sampai ketiak(afdlol) atau minimal melewati 
Sikut (HW! 3 J-wix sambil mengingat dosa-dosa tangannya 


24. Melakukan hal yang sama pada tangan kiri 
25. Menyela-nyala jari-jarinya 

d. Ketika Mengusap kepala 

26. Mengambil air dengan 2 tangannya 


21. Meletakan 2 ibu jarinya pada 2 pelipisnnya, menempelkan 2 ujung telunjuknya satu sama lain, 
lalu memutarnya kebelakang dan mengembalikan lagi ke depan jika rambutnya bisa kembali (jika 
tak bisa kembali karena rambutnya terlalu panjang/pendek maka tidak dikembalikan kedepan) lalu 
langsung mengusap telinga 3x(dg air yang sama) sambil mengingat dosa-dosa pikiran dan 
rambutnya 


e. Setelah Mengusap Kepala 

28. Mengusap telinga 3x sambil mengingat dosa-dosa telinganya 
29. Mengusap leher dengan tangan kanan 

f. Ketika Membasuh Kaki 

30. Mendahulukan yang kanan 


31. Mulai dari jari-jari dan menyela-nyelanya dari kelingking sampai ibu jari dengan jari kelingking 
tangan kiri dari bagian bawah 


32. Membasuhnya sampai lutut (afdloljatau minimal sampai tengah betis (JW! Ji) 3x sambil 
mengingat dosa-dosa kakinya 


33. Melakukan hal yang sama pada kaki kiri hanyasaja menyela-nyelanya dari ibu jari sampai 
kelingking 


g. Setelah Selesai Dari Wudlu 


34. Meminum air sisa wudlunya walaupun sedikit, karena ada hadits yang menyatakan hal ini 
merupakan obat segala penyakit 


35. Berdo'a setelah wudlu sambil menghadap kiblat, melihat ke atas(langit) dan mengangkat 2 
tangannya sampai kira-kira terlihat 2 ketiaknya 


36. Membaca surah al-@odr 3x 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1856 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


37. Tidak mengelap air wudlunya 


38. Sholat sunah wudlu atau sholat sunah yang lain sebelum air wudlu yang ada di badannya 
kering 


4295. CARA NIAT WUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Alhimni Rusdy 
Pertanyaan buat piss ktb : cukupkah bila niat wudlu "nawaitul wudhu'a fardon lillahi ta'ala", niat 
wudhu fardhu karena Allah ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Niat seperti itu sudah cukup, cara niat wudhu bagi orang yang sehat dari penyakit (tidak dalam 
kondisi istihadhoh dan beser) adalah dengan salah satu dari 3 niat berikut : 
1. niat menghilangkan hadats, atau niat bersuci dari hadas. 
2. niat agar diperbolehkan sholat atau selain sholat dari ibadah-ibadah yang tidak boleh kecuali 
dengan bersuci. 
3. niat fardhunya wudhu, atau niat ada' wudhu. 
Bahkan jika niat wudhu saja maka wudhunya sah menurut pendapat yang ashoh dalam kitab 
tahgia. 
Yang nomor 3 sudah masuk sebagai jawaban. Wallohu a'lam bis showab (NN). 
- kitab kihayatul akhyar (1/23) : 


sWbsali us 2 Gbl al CSI R3, basi sol di sal Sia 2 4 dc Y low 2916 gioll 5 ul leutS 9 
sd 295 elsI al 25 v2 Sai ul dls) lal YI atu Alas bu gl Pkl Ela Sgip &l 
HIS 393 Jas Sy Isl KKEDEN Ugal 2 3 Gil 3 il ac mo b33 s5 all Sg J6 9 .I 

9 NG 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/960857863937022/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969797873043021 


4098. CARA MEMBACA BASMALAH DALAM WUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Amar Ma'ruf Nahi Munkar II 

Assalamu'alaikum. Bab wudhu, Lebih Pas yang mana antara membaca basmallah dulu lalu Baru 
membasuh telapak tangan ATAU Membaca basmallah nya berbarengan dengan membasuh 
telapak tangan ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Termasuk kesunahan wudhu adalah membaca basmallah di awwal wudhu, 
yang dimaksud awwal wudhu adalah awwal membasuh kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan 
hadis Nabi shollallohu alaihi wasallam dari Anas dengan sanad jayyid , Anas berkata : sebagian 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1857 ) 857 


sahabat Nabi shollalohu alaihi wasallam mencari air untuk wudhu tapi tidak menemukannya, 
kemudian Nabi shollallohu alaihi wasallam berkata : " Adakah salah seorang diantara kalian 
mempunyai air ?". kemudian didatangkan air kepada beliau, kemudian beliau memasukkan 
tangannya kedalah cawan berisi air kemudian beliau bersabda : " wudhulah kalian, bismillah " 
maksudnya mengucapkan bismillah, kemudian kulihat air keluar dari jari2 Nabi hingga sekitar 70 
orang berwudhu". dan juga berdasarkah hadis :" wudhulah kalian, bismillah ". (HR. An-Nasa'i dan 
Ibnu Huzaimah). 


- Kitab Al Igna' (1/46) : 


ale All aluo yaill ISL As Lab JB yail LE 5 Sih Kill LI) etogl Jai (dowill) d3 
ad Sl LAI 499 op 2.533 elu yul elo pin xl 20 JD plug WE All lo J3 Lga2y al 129229 alwg 
SB adi Si UI aus 19155 JB 55 lal 

D5 vas SSI Lagi KAS asukol uw yo 098 elall wul53 

dilal 5 diwall all @1 mid bol day 53 upla Silwill 035 WI aw 19 KAI a59 

a33 UI mw Sya 2159 Y 3 boi3 


ll sal 3153 Logglo elall Jas (SSI al 3853 Ginig Pill le di 3051 5 LglaS llaS Al aw ls 
JIE SSI JUS Ll JII Temu wi f3 1331 ol Lo el 33613 ulet Ll Jad G0 eh Sgel LL) Ibas 
d9 5539 23 kol Vig sil yo gl B9bg Elang R39 aorig JuueS bd 463 ISC yo Y Aig: 
09550 gl a aa) 


Ja sis dalil TA ui Uk arie Jlei All Kgmung 2022 919 LAI Jug Jgl eg2ogll Jab sal 
2215 05 98 lagu bali ul So) Y9 dim Towillg Ae BABI 53 lagkue Joo 3 dll Bali 35 logkut 


- Kitab Syarah Mugoddimah Hadromiyah al-Musamma Busyrol Karim (1/98) : 


Bang sel mali “ash "edi paul 193x593” 1 4S Suap Katon soal l agung ebay Sl (Ho 3 
md ad ya sgaAg A" USG « es Anom YG ee sdg Wal asi" “Jl dpl los Lagi" 13 gs uc 
sud! 39 AI amwoll JJ 0 AS Jo J 29153 «SI "all", 

cloll Jas Sill dil Sand Ldingig PLAN ole ai Sandi Fi sae ll was all Al Kay #LeleSI9 cl awal #UGbl9 
loss Mudo do ogb. 

uliolgutll 9 slgl Semill yag (us yuAy ul Lay sb sets sulolatdl Cal ad yo el gel aU) Lal all Sl 
Luis pall call paul "R3 sada! yo WB selai! 99 LAS AS dilug in LS Ly0 dim y3SI3 lada 
Oo JSI lai ls. y20g sell IS ale wallet 1 SENI 3 lag 1183 3 le il usg olbuall 
Dal eiulg A08, 

Jas Jo sedan salsha Ga ae Jaka) TANI (Won) Londo dual a 
IN 


fokus : 
Sm Jgl R0 Gill Jawg Us Sg (un Jas Jol 20) dalil (All 980) lp wib Ul dll 
SI 


Kesunahannya adalah membaca basmallah berbarengan dengan niat di dalam hati bersamaan 
dengan awalnya membasuh kedua telapak tangan, jadi niat di dalam hati dan membaca 
basmalllah dengan lisan berbarengan dengan awalnya membasuh kedua telapak tangan. Wallohu 
A'lam (Rz) 


LINK ASAL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/940228305999978/ 
www.fb.com/notes/942751479080994 


0093. Aurot Yang Terpotong Masihkah Aurat Dan 
Membatalkan Wudhu ? 


PERTANYAAN : 
Edy Humaidi 


Tanya Pak Ustadz...Aurat yang telah terpisah dari tubuh apa masih dinamakan aurat?...misal: 
Irambut wanita yang rontok. 2. Alat Kelamin korban mutilasi...( apakah menyentuhnya 
membatalkan wudhu ? ) trimakasih sbelumnya... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Kalau sekira alat kelamin korban mutilasi tersebut masih layak disebut sebagai alat kelamin masih 
tetap membatalkan wudhu, Syarh sulam attawfiig hal. 21 : 


Ba SIN Of IS ga Te MB ha pa Aa Ol SIA daa OLI SLAI 3 Lal ea Gasal OM SAI SU JS, 
SHS yag Jaks YSS ge UP TP GP Boy 


Kemutlakan penjabaran Mushannif (pengarang kitab-tentang batalnya menyentuh alat kelamin) 
mencakup pada dzakar (alat kelamin jantan) yang terputus (juga dihukumi membatalkan wudhu) 
bila masih layak disebut dzakar, sehingga dapat disimpulkan apabila ada dzakar terputus dan 
tercacah hingga tidak layak untuk disebut dzakar maka tidak membatalkan wudhu begitu juga 
dengan farji (alat kelamin wanita). | Nihaayah alMuhtaaj 1/119-120 |. 


Kalau “wulu kempungnya” masih nempel pada pemiliknya ya aurat kang, tapi kalau sudah dikemas 
dalam plastik ya lain lagi, kecuali kalau njenengan masih deg-deg serr nglihatnya. 


9 dumdin gl dani: Goal Jua joldI 3 js dual BALI 
CIA He meri ON adi 
S3 emang BY N Uji dil Lagonsol Ole 4 dah OLI SAI ya 1 Lgias 
BAN Gowa Segia jadi 9 BL al cawan Y BY Uji! ade Lagonsol Ulgor 4 dab SAI ya OLI padand! yua ! Upin 3 
GP 1 Lagonai Olpr 3 dah) Rani oya Obi sand! Jl asli 1 pang 
KAIDAH YANG KE 18 : HAL YANG LANGKA APA DI SAMAKAN DENGAN JENIS ASLINYA ? 


Di dalamnya terdapat beberapa pengecualian yang pendapat ulama yang paling di unggulkan pun 
berbeda-beda dalam berbagai masalah bagian agama diantaranya : 


- Terdapat dua pendapat dalam masalah memegang dzakar yang terputus pendapat yang paling 
shahih membatalkan wudhu karena meskipun terputus masih dinamakan dzakar 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1859 | 


- Terdapat dua pendapat dalam masalah menyentuh anggauta tubuh wanita ajnabiyah (bukan 
mahram) yang terputus pendapat yang paling shahih tidak membatalkan wudhu karena batasan 
'menyentuh' yang membatalkan bila yang di sentuh seorang wanita (sedang anggauta yang 
terputus bukan dinamakan wanita) 


- Terdapat dua pendapat dalam masalah melihat anggauta badan wanita ajnabiyah (bukan 
mahram) yang terputus pendapat yang paling shahih menghukumi haram sedang pendapat 
tandingannya adalah tidak haram karena tidak mungkin lagi terjadi fitnah. | Asybah wa annadhooir 
1/330 |. 


2 akn UG sendi Ob 6 BI Ali IU CA DS By Kuma aah toy on yg akan Ui asa 
Kam ale GILA, CA aya DSN dana 
"Semestinya hukum menyentuh anggauta yang terputus tidak membatalkan wudhu baik yang 
menyentuh ataupun yang di sentuh meskipun jelas dan terbuka (tanpa penghalang) keculi bila 
yang di sentuh adalah farji (kelamin wanita) yang terputus dan masih layak disebut farji". | Tuhfah 
alMuhtaaj VI/310 |. 
Je Ikat! Ang Al JI pegel Lag Jen JI Ale jade Ugal) pad BAL Usluy SUS ILaw adl Fall SE Y Lp 
NI 
Ul KA Bala, ebdlg RAN Jon Las Ay diy yan BIAN ya OLI jagad OP damdid Ylazl pUYI JB4 Y J3 
(P 
FAR!UN (cabang bahasan). Menurut pendapat yang lebih shahih perkara yang tidak 
diperbolehkan melihatnya saat masih gandeng tidak boleh pula melihatnya saat terpisah seperti 
dzakar, kepala wanita, rambutnya, bulu kemaluan laki-laki dsb. Menurut pendapat lain tidak 
masalah. Menurut pendapat Imam 'bila anggauta terputus tersebut tidak dapat lagi terbedakan 


bentuknya antara anggauta pria dan wanita tidak haram bila masih dapat di bedakan haram. 
( Roudhotut Thoolibiin VI1/26 J. 


Dan haram melihat aurat wanita (meskipun sudah terputus) dalam arti bila masih diketahui 
anggauta tersebut dari seorang wanita lain (bukan mahram) bila sudah tidak dapat diketahui maka 
boleh. | Syarh bahjah XIV/179 |. 


Juga beberapa ibarah lain : 


GPS JB PUS! pas Ko Olpory Y jl Laga JS Gaia Ja onani BUAS 9 TA ab LN ian aku Yp 
Hb Op yai bi ata ab OS J, 


Ignaa Li assyarbiiny 1/63 


mual de Jasiki SAI ma & akh SAI aa Ol SAVI Jusilis asi Luo Ulang Aadh Upin Ula yas Gaya OS Ol, 
Bygbd maki peng Olg Bye! Ain C3 p p3jI YLSA Gali Aeor oya peri BNI AU doa adil OY Gitu Y MI Legowo) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1360 ) 860 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ca Olly SAI Ga AA OLI SAI aa ya SS AL ya Gaab dah jk JW) 8 yg Alan 3 yaad OLI dy 


Syarh alkabiir 11/31 
w... R “3 0 - oU. Pj aa oto. o TN ea . w. .w. - sd re 3. Anta 2... . w3 0 aa 
PS Old SAI orang may (PE BLS (eka, Intake AT pe Lemnag Yli US Akaiid 4 TP (Alas: J3) 
0.0. 320 2.9 Bug So US 0o- II 20 RI uga 3 0 20 Se... W 40 oo S0 9 0 - 8. w “3 
Ungnlas Ang Unganal (ap O) MI Aemialh plg Badi J3 Ualy santai JB SA goal dale aka US Olesi 4 alas La Uj ls 
Tg Gi . ie Pd pg £ 5 9 x 3 29 “ KP 5 naa bah B5 


Tag a P SN AN ya Ha3 panu Tega Kdi DU 4 UG fp Uagan Ga 


2.0 Bug 33 0. . #. w. 


LAN SAS La ak ajaaa Ul Sam UNS SA Ust 


Tuhfah alMuhtaaj 11/107 


8 2 30 & 202 2. 9 90 Io Wa Ro1n 0 AW Lo 8 4 o,- 2... 9. w. OA 3 3 LA 2 & £ 200. Su 00 WA 
sang yakin U Ola puan! OU £ Blondl dasi plg Wp Alb OS Oly damar 2 P 2033 20223 Ukts Ud kes 


2-0 Oee 2 9 


Kamal ale Gb, aa Ay MSI Up in 


Tuhfah alMuhtaaj VI/310 


SS oat La aa Sila yag Lang Vani S3 Gan ala yA ga Lah ajah Gali il jatad. 
Ka ph Yaa Doain Lali Along ata SU aan ya RU: Ga. 
8 Soo R0 - 0-0 


AGS andi Sllarg da ai Itali GAN Ol: GE. 


Wo 20 34 A4 2 3 0 2 o-o.- 3 TP Tg NP Pan Hn 


Adi 2 yak Lai sp ad Hay 0 ayak oma say Yak Ol: Ul) 
MA Ge SAAT ka 

andi ga Uma HS BE 3 Usa 

Hasyiyah bujairomi ala alkhootib 11/213 


358 - 20 RA II uga “ 0 0 Se. .W 20 Ore Ie 9 9 - 3.» » w... “2 9 . 0. Oo 
PAW AN Ja Op sn SE SI lal elo pia UM Odi Gd Ala La Up IS ma OLI SIN Gang Gain) « 
: 5 Fi . 5 NT PENA es aKo I- wSLo- 


UB Uf « nga Ga Ungakah Dg Lagaal ji Ol af Add 
Hasyiyah bujairomi ala alkhootib 11/228 

Pil ai JASU OLI SAI mag CI ae OS IS eat Gaia YEL oya OLI paid! jak Loli 
PAS alah beng Oalr P3 Ia AAN ya cal sila CASN Uya Take La laa Bel OT II ye pai (MEI AB) d3 
dp 8 yel 

Hasyiyah bujairomi 1/43 

ama OP Oi (AA ULN pedal JyIU Late Io Jb din Gattang (yah CP Pal AP say) 


Hasyiyah “amiirih 111/213 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1861 | 


A Nafik Halim 

Anggota badan aurot yang terpotong, Termasuk aurot yang haram dilihat. 

aan) de oi CA O6 OLI laris Jail ol, ul j3 SAI Op EA yh) 9 has PA Lea (ayal) albes, 
1/92 3 3 et BOLA oi LL deg SI Ia Oy Say old! Je obi PA MU Je Jl Om 


Dalam bab Nikah Aurat adalah sesuatu yang haram dilihat. Aurat perempuan adalah semua 
badan sekalipun terpisah dari tubuhnya seperti rambut wanita yang di potong, maka haram di lihat 
oleh orang laki-laki, dan Aurat orang laki-laki adalah semua badan, sehingga kalau ada bagian 
tubuh orang laki-laki terpisah maka haram dilihat oleh wanita. Sedangkan yang dimaksud Aurat 
dalam shalat adalah sesuatu yang wajib ditutupi. | Busyral Karim 1/92 |. 


0095. Batas Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu 
PERTANYAAN : 
Nur Hupi 


Assalamualaikum... Ada satu pertanyaan... batasan umur bagi wanita bukan muhrim yang 
membatalkan wudlu' itu minmal berapa tahun ya,,,??? Syukron Katsiron 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Penentuan batas membatalkannya wudlu' sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita 
terjadi khilaf. Menurut goul shohih / mu'tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan 
dengan usia, akan tetapi oleh urf. Sedangkan menurut mugobilus shohih / mu'tamad hal tersebut 
bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian Ulama'ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga 
yang berpendapat usia 6 tahun. 


Referensi : 

1. Syarah Sullam Taufig hal. 21 ( Syirkah Al Mu'awanah Bandung Indonesia ) 
2. Hamisy Panatuth Tholibin juz 1 hal. 64 ( Darul Fikr ) 

3. Kasyifatus Saja hal. 26 — 27 ( Maktabah Al “Idrus ) 

4. At Turmusi juz 1 hal. 309 - 310 ( Mathba'ah Al 'Amiroh Asy Syarofiyah ) 


1. tai gol & gek Ball S0 21 2 0 Gada! la pia Gadai d yuo 38 


ada OS ga) By Oli Lea ay Abdel PAUS Bed SMA Ui Jon al JS gag Lada (Reni II Bb ya) UU (3) 
VI ant al gadi JB mual Ie SAI II OA 3 merk Syed dilan Oma KY AI Y Boke Yi DI 
BUS Gaia Ai nian gama WII la IS C2 Mid Sia gp Len JB pad WUS JL Wo Lah tian Wa aa 
Ol era ag Y Jay jai Jadid BN Aatid ia ma da ISI Ualy GL Ojak DB Os ad de IL, SI OS S3 

— oil Yak Yg) dag jk Uas Jai3 Urin Gm A3 SIN II sh pl gb 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1862 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. KL 3 64 PIN oU dilel jala 


ba Bodo SUN ai 2 yag Yaa Y OST Lea jl La SA Who OLS Ol Bye Du Ia (ly S3 Tia II) leah) 
ab dah La Ja SLS Ig metrik SL eka! peramal Sl IA US, ea be ab) Letah IU jibolly oyadly mall ab 

CA bed JEy Rast ala ab Ja Ola jala gi Jang Boa AT peka Y Boa JS ola Say JUS Gaksn | Lia 
Laga Yadi DG Lah (2S) Ugia Je! Male Lanny US dag Jl Ain ary CIA saat IA Leomaka Jas op JI) ola 
Ie (HI KE Sh AN SP) EU deida Y oya PAI Cah LAN Bel dilan s5 Y Wal G jl Lagah ino 
BEE MUSI Cia genap dak V9 Rank! Pal bd aa Cal Be gita Ya Vip A3 diy JSI S3 Ola da 
Anna! # Ula (533 die II 3 Ya SI Ju diy lu, 


BL geli R5 27 - 26: Lemah KELAS 


APN 9 yani pal Oya Getah OS Ol UgaiU Agil 2713 (el OS OT Unudowl Randr Sog ita JAS mall Of alel 
ala 3 Lemah Gaia | Ad jl A3 ya Lama Je LAN DE J3 Oia dip JAS 15) baal IN Lin seba YAH YG 
OS ON WIN Gym V3) abon Jend S3 gak PAS) Leni Gam Y deah Gain | obeng LAI gl Ja ala 
Ca OS PA SIN OLS oya Brebal (dla Alamak! awal AS La JL yag jadi DB Ui) jy JG OLS js Jl Oya 

Aa Aetid Nakn lt Uya Jen! GP 3 yag Uiip KS Ao Lagian JS al Ol Uas) On oya 2 IIS lo MY atu dah OP GA 
ny dala AI Cl ABI Jang Saat yandal Uas pil Aaj pt adil aa Kanada Bela el! ya Lanka! | Lell Sl ,3 G5 
Elda 933 Ws Ae Legit Takan Cak oya BIA 3g LA) lal SLS AB Jt Ob CV da0 AI by Ageng Al AS Ja Uda 
D8 AI Ala dy Gotita Ion Wikan la lb SAN pegi pts Ob WS An AI by AAS GUYS le oya Legal 
Yadi 


4. Au yel! 8 abadi Anddea 310 — 309 : 0 JSI 2 oma dl 


ASN ena Ga ai Ai DI Ra! £ lali (5 yi IE G2 (NN) LL Lagin JS OS Of (ino il pke PAN Y,) 
Cetida Taon Laga IS Akad GR (utita YSS Aj) Ito Bye Talia | SY CMS Ol ptnally lasall Ate la 
(BE yi) Lada Jelidld Cso eri JB ALA 3 AI Jang eri 3 SAN tail pgatdl Jep, jati YG EL3 jl Lada 
CA of AU Ate bo de nasi pa ST) UE de pal ian done RS So dg Ae ad G Lyn NAS 
eri le wita L Sal Saad 3 JB Ono Oma ml Jet) IU Bola AAS ASI LL SU Ia, 
Isi SK de dala ali yaitu La Cg Salad NAS 3 ai Il gan MSI Lari Romo yag Jie da Mila, J ya Bolu 
Eni Tama AU JP) Bnioally pisa ya JS Si (data DG Oya) — JB ot dl — Jati SA —l Gt am dp adl Iooley 
Idea Hazal ya S3 US Anak Si hilang Jaliald 3 pes! Ame Jeli ye SI Jak ol VI Jilat dai of ali Jd 
Jasad Ash j3) S3 UG Akil pala Talas yag Bye! Ae Cal (ANN Sya) Uk go Lah Gie gama Ad ya Binal, pull 
ojlaia La SUS Caleg Anorly Led gd Lai YI donya Yg Ukga Land dor ya Bye Ame Pala Jitd Alay selai JU (Lal, 


0, -. 


0105. Wudhu Dengan Telanjang 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1863 ) 863 


Mansyur Elzaztrow 


Assalamu'alaikum.. Pertanyaan Titipan : Boleh ga kita wudlu sambil telanjang (dalam kamar 
mandi). Soalnya Sekalian habis mandi junub..? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Membuka AURAT SAAT WUDHU di kamar mandi. MENURUT 
MADZHAB MALIKI hukumnya MAKRUH bila tanpa ada yang melihat. 


SE pi Gay day Syamil! BNI oke Solo, OI S3 ae 3 ASI SAS eU Kana ya JESYY delay SL UI, 
Se ly Boga HE) pala pdl DIK, AI Tewmag BA MU mal 


ve AE HS (ai KAS AP) AN ak ja Jay AP 3 oral II ya (Ii dp) 
Ini 09 SUV PL pad BV) Rony pb Lae (lau oya dpn ga Let Ualy € Ugal adl . 


“Kemakruhan dalam wudhu (menurut madzhab maliki) : 


- Memakai air berlebih 

- Banyak berbicara selain dzikir 

- Menambah lebih dari tiga kali dalam basuhan dan lebih sekali dalam mengusap menurut 
pendapat yang kuat 

- Memanjangkan basuhan anggauta wudhu 

- Mengusap leher 

- Berwudhu di tempat yang tidak suci 

- Membuka aurat 


Keterangan : Jadi makruh berwudhu sambil “Membuka aurat” sepanjang tidak ada orang yang 
melihatnya, tapi bila ada yang melihat aurat yang terbuka saat wudhu tersebut selain istri dan 
budak wanita hukumnya menjadi haram. | Hasyiyah Addaasuugi 1/104 J. 


MENURUT KALANGAN MADZHAB SYAFI" : 


2.2. - 20 BL ag NG o- 0 aan - - - 2. 8c 302 -0- 9 “ OA 3g, (J - ca03 390 . De - 
SIB B9 tia dg Up Boy ab uya Lek IA) Lag SUS AB Ai pb Bolt Jaana di AAL Lah $ Blu cal TPI 
daa SAR old Sd ingall KAS el . 

0. 0 - ...9 8-90. J 90 3090 0120. .. 

Babad  Aillay DIAA d TAR Gal 8 nitoy UAS 1 Olay gal JU3 

o- 80... 0. 8 » Be 0 A90 A3 - X 2 - 2.90. 8 9 pad @ 20 — - - 90 “ad . 0. 0. Bg 0 - 
mk Alai J3 oya Ole dll Elia) May 6 Bnkao UgkaS Ol GUbI Se dani Lo Leloty Roy Oka Hi SI 


9 2.8.0 # 2.43 - - 
Seal 3 9 yag II Uta am JI 


Imam Ibnu Hajar dalam Kitab AZZAWAAJIR menjelaskan : Membuka aurat di kamar mandi tanpa 
ada darurat menurut Ibnu Suragah bisa menggugurkan validitas persaksian seseorang, seperti 
dalam Kitab Fatawa As-Syaasyi di sebutkan “Membuka aurat mencederai sifat adil seseorang” 
begitu juga menurut Imam Alghozali dan pengarang Kitab “Al-Uddah. Menurut Imam Khonnathy 
“Memasuki kamar mandi tanpa penutup menjadi fasik hal ini kalau menjadi kebiasaan”. Sedang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1364 ) 864 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menurut Imam Ibnu Burhan membuka aurat dalam keadaan sendiri (seperti dalam kamar mandi) 
tidak masalah. | Az-Zawaajir “an Igtiroof al-kabaair J. 


8 Pad 9 Upi LD yg ds SAY Yg ad Ab Y II ISI, dadi JR Y LI ja Alena yag Shell lo Ju 
SI al Real 3 abi Gay alel All Rel de DI, US OS Oly Ola pad 2S SU Ep ea 
Hull Oam Ola deal Lema 3 el pbdly padl ea Sei la Al SNI 3 ed Latul Sl! aa yg, 
Bil) Ae GLYII SASTI 9 Anal pg KAL SB IeE 4 Lead Sona 4 Ski 3 Lali dah Ka dia SU aj Lelah dll 
PLB GB aggadl KAS) Ovakuaki Gee Sg AI Jatiana 

Roudhotut Thoolibiin X1/224 

PI PN) Rs YUL Bykaiy pladel C3 Boga ES Ja USUL Tmdl at2 DG 3 SI) Sekali Ilir p pas C3 Lorjal J3, 
bi A3 bg Ana ya MMS JS las YI 3 mill 

Ihyaa “Uluumiddiin 11/324 


Wallaahu A'lamu bis Showaabi. 


0195. Menyentuh gigi, kuku dan rambut membatalkan 
wudhu ? 


PERTANYAAN : 
Walet Cihuy 


Assalamualaykum waroh matullahi wabarokatuh.!! Menyentuh rambut dan kuku perempuan bukan 
mahrom apakah membatalkan wudhu ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam warohmatullaahi wabarokaatuh. Menurut Madzhab syafi'i persentuhan laki-laki 
dan wanita dewasa yang membatalkan wudhu memang persentuhan KULIT bukan bagian 
lainnya. 


Sia Lema Jah Y SI (Ab yag ab ain V3 


Dan tidak membatalkan wudhu menyentuh rambut, gigi, kuku (juga tulang) karena tidak 
menimbulkan kelezatan saat menyentuhnya. | Minhaj alGawiim 1/61 J. 


Ghufron Bkl 


Gak membatalkan wudhu penyentuhnya ...untuk keterangan lebih lanjut lihat "Asy-syargoowiy". 


0212. SENTUHAN KULIT NON MAHROM DEWASA TANPA 
PENGHALANG 


Oleh Masaji Antoro 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1865 | 


Assalamu 'alaikum warohmatullaahi wabaralaatuh. Al-Figh alMausuu'ah XVI/238 menjelaskan : 


4 0. 


2 Il JAS Dadang adl ar Or Ala ol) RAN ITL Ye YAA 3 agen Dupte al GA apa 3 
Ka ama Nya 

At P3 Pa garing 2 Land LI ga 54 Sal Ol: J3. Do tera Jd, all BA AA ak 
| 2 (hy. 


3 43 | gal 8 ya : 


(37133 /1 7 She rt" Laga dy LI SIH El Yam Ja Alay tele AI lan (adl Ol" Ailee Lgu 
— bai b- 72 Ly WN Kami 1 Lena Ia mma dll Aas op aa pd le aiy "3 ak JEy (5 
cad). 

(bp 11 10/71 joel Jali pe . 


“Termasuk hal membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama figh (Malikiyyah, Syafiiyyah dan 
Hanabilah) adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita tanpa adanya penghalang 
berdasarkan firman Allah “Atau kamu telah menyentuh perempuan” (AS. 4:43). 


Namun menurut kalangan Hanafiyyah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita meskipun 
secara langsung dan tanpa adanya penghalang tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadits 
riwayat dari “Aisyah ra “Rosulullah shallallaahu “alaihio wasallam mencium sebagian istrinya 
kemudian keluar menjalankan shalat tanpa berwudhu”. (HR. Turmudzi 1/13). 


Menurut kalangan Hanafiyyah maksud ayat “menyentuh perempuan” dalam surat an-Nisaa yang 
membatalkan diatas adalah bersenggama seperti penafsiran Ibnu “Abbas ra. (al-Ikhtiyaar Li taliil 
alMukhtaar 1/10-11). 


Kalau kesentuh / tidak sengaja, tetap batal ya ? baik terpaksa, lupa atau tidak disengaja, disertai 
syahwat atau tidak kalangan syafi'iyyah tetap menyatakan BATAL 


Lah 0 ya jadi Y GI Lega gl La Wal OLS Of Bye DU 3 (Ely S3 Tria SIM) leah GO) 


No 4. Hal yang dapat membatalkan wudhu adalah pertemuan dua kulit wanita dan wanita 
meskipun tanpa disertai syahwat dan meskipun salah satu dari keduanya dipaksa atau sudah 
meninggal, hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal. | Hamisy 
Panah at-Thoolibiin 1/64 |. 


I erlaga N gme GM gl lunas gl Lani gi Len gak er l Oh Ola IP UAS Il Bts UG Ol og MS BBB, 


ah gaby Gjakitn Y OST dna Wol al cai, al tang Il ama AS 


Dan tidak ada perbedaan dalam batalnya wudhu akibat persentuhan kulit antara wanita dan pria 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1366 ) 866 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tersebut antara disertai syahwat atau tidak, terpaksa atau lupa, atau keberadaan lelakinya 
terpotong, terkebiri atau impoten kemaluannya, atau keberadaan wnitanya sudah tua renta yang 
buruk rupanya atau wanita penganut agama majusi atau lainnya, wanita merdeka atau budak, 
atau salah seorang dari keduanya sudah meninggal hanya saja wudhunya orang yang telah 
meninggal tidak menjadi batal. | Ignaa' 1/56 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab 


www.fb.com/groups/piss.ktb/416546481701499/ 

0229. Wanita Haidh Bolehkah Berwudhu ? 

PERTANYAAN : 

Yan Hidayat 

Assalaamu 'alaikum. Wanita yang sedang haidh bolehkah berwudhu syar'iy sebelum tidur ? 
JAWABAN : 

1. Abdullah Afif 


Wa'alaikumussalaam warahmatullaah wabarakaatuh. Wanita yang sedang haid tidak disunnahkan 
berwudhu sebelum tidur, kecuali jika darah haidnya sudah berhenti. Imam Nawawi dalam syarah 
Muslim: 


Sa Gea aa 2.7 ga Na Ws La Aa HN Oa ee 
S YAI SS OP «Lagian Gpp Us yag OU $ eladilI ailal 5 pol mnta UM ds Ogiit peih Lalu Val 
2-0 


ANA. 38 0- 0 -— 2 Io 00 0 .. -0 
Set). im lo Upin cabatil 


"Adapun ashab kami, mereka sepakat bahwasanya tidak disunnahkan berwudhu bagi wanita haid 
dan wanita nifas. Karena berwudhu tidak berpengaruh pada hadats mereka berdua. Jika wanita 
haid sudah berhenti darah haidnya, maka dia seperti orang junub. Wallaahu A'lam." (Syarh an- 
Nawawi ala al-Muslim, 3/218). Sumber Kitab: Syarhunnawawi “Alaa Shahihi Muslim juz III halaman 
218, cetakan ke III tahun 1398 H -— 1978 M / juz I halaman 499 / juz III halaman 218 , maktabah 


syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-850&idto-858&bk no-5381D-147 
2. Jupiter Z 


9. -.. og - -9 l02 20 2 0g Ae 2 0x 
CLS, & Lamdly coal lalai 2 pol ) Lal dd (Dany 

B8 0. cagan 9 Pena Ind - 9 mand 38 0 -. 38-25 30, &0 09 8 -9 - - 0 -9 BOX Lo 22 
2 patama Lagid oU $ gladi) all Ds wil Lk PP SU ppm He IU (al pall saji dp 
z - 2 Io La. 03 KALA LB URUS AG 2 San AN en P 2Nna aban ea naa PUN Pan 2 Pan 
ola (dy Lag tag Kids Ijo pl alakil ISP sii j Late aula La Ielay aj jadul ae Blelall mai Uy 
Nyali 

2s 


"Dan bagi orang junub disunnahkan wudhu untuk makan, minum, bersenggama dan tidur. Ucapan 
Mushannif (Imam Ibnul Wardi): (disunnahkan) Wudhu untuk makan. Imam Nawawi berkata dalam 
kitab al Majmu' : Karena berwudhu bisa berpengaruh pada hadatsnya orang junub. Berbeda 
dengan hadatsnya wanita haid & nifas, karena hadats keduanya tetap. Tidak sah bersuci dengan 
tetapnya hadats tersebut. Ini selagi wanita tersebut dalam keadaan haid atau nifas. Jika darahnya 
sudah berhenti maka keduanya menjadi seperti orang junub, keduanya disunnahkan wudhu 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1867 ) 867 


disaat-saat tersebut diatas." (Syarh al-Bahjah, 2/155). Sumber Kitab: Syarh al Bahjah lisysyaikh 
Zakariya al Anshari (pengarang al Bahjah - Imam Ibnul Wardi. Pengarang syarh al Bahjah - 
Syaikhul Islam Zakariya al Anshari) juz II halaman 155, maktabah syamilah. Sumber Link: http:// 


islamport.com/d/2/shf/1/2711824.html 


3. Masaji Antoro 
wali US WS ps ai dop Id ed aya as (bai Sah na yaa Ob mam Ca 


"Disunnahkan bagi orang junub, laki-laki atau perempuan, dan bagi wanita haid setelah berhenti 
haidnya berwudhu karena mau tidur, makan, minum, jima' dan sebagainya untuk mengecilkan 
(mengurangi) hadats." (Hasyiyah Jamal, 2/96). Sumber Kitab: Hasyiyah Jamal 'alaa Syarhil 
Manhaj juz I halaman 166, cetakan Daar Ihya at Turats al “Arabi, Beirut / juz | halaman 486 / juz II 
halaman 96, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/shf/1/21/1421.html (1/486) 


. http://islamport.com/w/shf/Web/3445/486.htm 


Dalam Kitab Nihayatul Muhtaj : 

"Diantara perkara yang haram atas wanita haid adalah bersuci dari hadats dengan tujuan 
beribadah serta mengertinya dia akan keharamannya, hal itu karena dia TALAAUB 
(mempermainkan ibadah). Jika yang dikehendaki dari bersuci itu untuk kebersihan seperti mandi 


haji, maka bersuci tersebut tidak dicegah." (Nihayatul Muhtaj, 1/330). Sumber Kitab: Nihayatul 
Muhtaj Lil Imam Ar Ramli juz I halaman 330, maktabah syamilah. Sumber Link: http:// 


www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-25&ID-500 
Dalam Figh Malikiyyah: 


we Me along Alai Of le Ula aka U pal g Until Ang pat ata: (Gile: d3 


"Ucapan Mushannif (mushannif kitab Syarh Shaghier/ Syeikh Ahmad ibn Muhammad Ad Dardiir): 
Dan WUDHU untuk tidur , didalam “AIN BAA": seperti halnya orang jubub adalah wanita haid 
sesudah berhentinyya darah, tidak sebelumnya. Hal ini karena illatnya adalah harapan agar 
semangat untuk mandi." (Hasyiyah ash-Shawi 'ala Syarh ash-Shaghir, 1/300). Sumber Kitab: 
Hasyiyah Ash Shawi 'alaa Syarhishshaghier juz I halaman 300, maktabah syamilah. Sumber Link: 


http://islamport.com/w/mik/Web/1738/300.htm 
Dalam Kitab al Majmur: 
AAA Pe IMO Lea wat an Bab 5 A3 ja lg wa Ust or 25,33 2 Ika ( ag 
dy SES PA SA ah JA akan GAS 
"Cabang : Apa yang telah kami tuturkan yaitu bersucinya orang haid tidak sah, itu adalah bersuci 
dalam menghilangkan hadats, baik wudhu maupun mandi. Adapun bersuci yang sunnah karena 


untuk kebersihan seperti mandi untuk Ihram, wuguf dan melempar jumrah maka hukumnya 
sunnah untuk wanita haid tanpa ada khilaf." (al-Majmu', 2/383). Sumber Kitab: Al Majmu', Syarh al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1368 ) 868 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muhadzdzab juz Il halaman 383, cetakan Maktabah lal Irsyaad Jeddah /juz II halaman 349, 


maktabah syamilah. Sumber Link:  http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
flag-1&bk no-14&ID-1057 


Dalam Kitab Fighul “ibadat: 


-0.9 0 240. --9 - -90 3. -9 9 - 0 030 90 9 9 -..9 oo 9 3. 9. 8. - 0 22 230 - 
MAU Jis BA Hpinwali Boleh Ud Akad Jana Ball Rif SAN Gd) Tan Pola Ada jati de P3 


390 0... . 38 0. 0G 040 - 0 - 09 0. 0 0 02. 
CAS US Blab II Ati UI Any padi Sab ya 0 yoy dead Jt 


"Haram atas wanita hadi dan wanita nifas bersuci dengan niat menghilangkan hadats atau niat 
beribadah, seperti mandi Jumat.. Adapun bersuci yang disunnahkan untuk kebersihan seperti 
mandi untuk ihram, mandi shalat ied dan sebagainya dari mandi-mandi yang masyru' yang tidak 
membutuhkan bersuci maka tidak haram." (Figh al-Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i, 1/200). 
Sumber Kitab: Fighul “Ibaadaat 'alaa Madzhabisysyaafi'iyyi juz | halaman 200, maktabah syamilah. 
Sumber Link: http://islamlib.net/?showpage-bpage&id-12895840-15443A1&9-18&p-198 


Dalam Figh al-Islaam wa adillatuh: 


Land - 9. LL .... 3. -0 Le. 0 3 . 3 0 Lag. 5... da 3g I- 0g X0 20. @ -.. 9 #8. 0. 

Ka Lead UD ita Gay aa EU Ku Al Bali sale sU, Watak kali sbngg Si kas Tuak 

Sa bm ee Kano SA 5 2 Pe 3 Aa, : 
ed. Pn) -.9 0. 
skuat jatbadt jai alas 


"(Orang yang akan melakukan Ihram agar) mandi untuk kebersihan, atau berwudhu. Mandi lebih 
utama, karena lebih sempurna kebersihannya, dan karena Nabi 'alaihishshalaatu wassalaam 
mandi untuk ihram beliau. Mandi tersebut untuk kebersihan bukan untuk bersuci, oleh karenanya 
dilakukan oleh wanita haid dan wanita nifas." (Fighul Islami, 3/503). Sumber Kitab: Al Fighul 
Islaam Wa Adillatuhuu karya Dr. Wahbah Zuhayli juz III halaman 503, maktabah syamilah. 


3. Masaji Antoro 


Kesimpulannya : HUKUM WUDHU WANITA HAID 


e Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah maka haram karena akan 


menimbulkan TANAAGUD (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang 
hadats) dan menimbulkan TALAA'UB (mempermainkan ibadah sebab dia tahu wudhunya tidak 
bisa menghilangkan hadats berupa haidnya). 


e Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah setelah berhentinya darah maka 


sunnah karena fungsinya TAALIIL ALHADATS (meringankan dan mengecilkan hadats) dan 
NASYAATH LI ALGHUSLI (Untuk merangsang segera mandi). 


e Bila wudhunya tidak untuk menghilangkan hadats/ibadah melainkan wudhu yang tujuannya 


untuk 'AADAH/kebiasaan seperti Tabarrud (menyejukkan dirinya) dan nazhoofah (kebersihan) 
maka sunnah karena fungsi rof'i alhadats (menghilangkan hadats) atau tagliil alhadats 
(meringankan/mengecilkan hadats tidak terjad dalam wudhu semacam ini dan tidak 
menimbulkan tanaagud (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang hadats). 


Wallaahu A'lam bishshawaab. | UZ | 


www.islamuna.info 


THAHARAH (| 1869 ) 869 


0282. SENTUHAN KULIT DUA JENIS BUKAN MAHROM 
DAN WUDHU 

PERTANYAAN : 

Wahab Abdul 


Di madzhab syafii saling bersentuhan kulit dua jenis bukan mahrom «mubaasyaroh? 
membatalkan wudu, sedangkan dalam thowaf hal ini bukanlah hal yang mudah dihindari dan pasti 
terjadi..Bagai mana cara mencari solusinya ? 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 


Ada solusi Giil dalam madzhab syafi'i. Menurut imam Furoni dan Imam Haromain tidak btal bla tadi 
disengaja menurut imam Ibnu Suraij tidak batal bila tidak syahwat menurut imam AL AUZA"'! g btal 
bla g menyntuh dengan tangan baca ktab AL BAHJAH JZ 1 HLM 137 -138.. Apakah itU muTLAG 
APA khusus dalam thowaf ? Muthlag. 


Masaji Antoro 


Memang terdapat pendapat di kalangan Syafiiyah yang menyatakan tidak membatalkan wudhu 
bila persentuhan terjadi akibat tidak adanya kesengajaan, yaitu pendapat al-Furaani dan Imam 
Haramain. SOLUSINYA : 


22 Mengikuti pendapat diatas 


2» Pindah Madzhab, namun demikian harus mengikuti segala ketentuaan yang berlaku dalam 
madzhab yang diikutinya seperti syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan wudhu. 


PA Sg ak CN AYO yh Ce SA SA goal Arah pa ON, GAN SP 
L 09 ag 3 oo 0 8-0 DB - 30 8, No » 9 P0... 3.8 @0 -.. 3-09 3-02 30, 
umat of 0g Ag Ke pdi alay Ala Al deng ALI Ya ya Ika K3 ebi JB GELI 3 yel ya dil 
Up Gaia Udi ae S3 ea Haa IU Lae omi sy ear CAR awasi Ul 4 likah A3 II Ul jai U 
semai HS adha 
Dari kalangan Syafiiyah juga terdapat beberapa pendapat : 
22 Ada yang menyatakan tidak menjadi batal wudhunya orang yang disentuh 


2» Ada yang menyatakan tidak membatalkan menyentuh anggauta badan yang telah lumpuh atau 
anggauta tambahan 


2» Ada yang menyatakan (pendapat Ibn Suraij) yang membatalkan saat terjadi syahwat dalam 
persentuhan, berkata al-Hannaathy diceritakan ini adalah hokum yang telah ditetapkan oleh Imam 
Syafi'i 


2» Ada yang menyatakan (Pendapat al-Furaani dan Imam Haramain dan ulama-ulama lain) 
persentuhan kulit tidak membatalkan kecuali bila terjadi unsure kesengajaan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1870 ) 870 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sedang bersentuhan kulit yang membatalkan terbatas pada anggauta wudhu saja bukan 
merupakan pendapat kalangan syafi'i namun pendapat al-Auzaa'i yang juga diceritakan 
menurutnya bahwa tidak membatalkan wudhu kecuali menyentuhnya dengan tangan, inilah yang 
diuaraikan dalam kitab al-majmuu' . | Syarh alBahjah alWardiyyah 11/44 J. 


Bebe ALI aya G3 lee EN Of gong Y Of Jar did «Ran ea Lama Ala 3 Sha ai Le) 
& 023 Jaka dl Lagonol Ibas dil An) SELAI OV3 Gngakhl Bg ANU yel ak ea PEN Boby Wae ak OP 
Ja! olesi 3 delomsol oya AlalB Relay 0 yoily Yiaity Y Gl ca ST 3 Ani yag . 


Termasuk cobaan yang umum dalam thowaf adalah bersentuhan kulit dengan wanita karena 
berdesakan, maka sebaiknya bagi laki-laki tidak mendesaknya dan bagi wanita tidak mendesak 
kaum pria karena dikhawatirkan rusaknya bersuci, bila terjadi persentuhan kulit diantara keduanya 
naka batal kesuciannya orang yang menyentuh. Sedang bagi yang disentuh terdapat dua 
pendapat milik Imam Syafi'i rh. Pendapat yang paling shahih menyatakan juga batal wudhunya ini 
teks keterangan beliau dibeberapa kitabnya, sedang menurut pendapat yang kedua tidak batal, 
pendapat ini dipilih oleh sebagian golongan dari pengikut beliau sedang pendapat yang terpilih 
adalah pendapat yang pertama. | Al-lidhooh Hal. 102 J. Wallahu A'lamu Bis Showaab...... 


0514. WUDHU : Hukum Wudhu dan Kencing di Kamar 
Mandi 

PERTANYAAN : 

Hasan Akses 


Assalamu'alaikum..... pernah baca hadist "Janganlah seorang diantara kalian kencing di air tempat 
mandinya kemudian dia berwudhu di dalamnya,sesungguhnya kebanyakan keraguan berasal 
darinya"(HR. Perawi yang lima).. mau nyanya apa maksud hadist di atas??? Bolehkah kita 
berwudhu di kamar mandi ??? Mohon pencerahan para ustadz dan sedherek sedoyo... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. MENJAUHI KENCING DI KAMAR MANDI KARENA KHAWATIR TERJADI 
WAS-WAS 


PN NK gp ba: 

14 — Ju as ai Ps Ja or ae aa pama) Mg 2S Je, Lal, kan Ga : 

TDP cad Ca EA Ih Ab JP adan AA Ja V1 plg ale Gl dll Uye) JU 

ain OA AT Ja pg Co SKS SA IP aa ati LAS SUN rar Uh Ay aa aa 
Aaj Jami 23 (2) 

A33 Ly GA HA (ab 291 Ly 3 MA SEN GA In ema - 
ji Lan Ia: JB alang Ipa (dadi b 

(2) Hn 221 pa Say 63 662 LP BI ME A2 IL ea Ggkay 230 71 ane pi KA 

Kaali KK . 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4871 ) 871 


Kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah menghukumi makruh kencing dikamar mandi 
berdasarkan hadits dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu “anhu, dia berkata Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 


“Janganlah salah seorang diantara kamu kencing di tempat mandinya kemudian mandi atau dalam 
riwayat lain kemudian wudhu di tempat tersebut karena sesungguhnya umumnya ganguan (was- 
was) itu dari situ” (Hadits riwayat Abu Daud 1/29, Tirmidzi 1/33 


Pelarangan tersebut dengan ketentuan bila dia tidak menemukan jalan lain/tempat lain baginya 
untuk kencing, atau kamar mandinya berupa dataran keras yang dapat memberikan praduga bagi 
orang yang mandi akan terkena sesuatu dari percikan kencingnya sehingga menimbulkan rasa 
was-was baginya. (Hasyiyah 'Aabidiin 1/230, Mughni al-Muhtaaj 1/42, Kissyaaf al@inaa' 1/62-63, 
dan Ma'aalim as-sunan 1/22). Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 43/152-153. Wallaahu A'lamu Bis 
showaab 


0555. MENGAPA NIAT WUDHU BERSAMAAN DENGAN 
MEMBASUH MUKA 

PERTANYAAN : 

She'Jasmine Ayda Az-zahra 


Assalamu 'alaykum. Gantian dunk..boleh tidak saya tanya ? Kenapa niatnya wudhu kok 
bersamaan ktika mmbasuh muka?. kenapa gk diawal2 ktka mmbasuh tangan ? Trm 
kasih....'afwan. 


JAWABAN : 
Saker Head Al Sael 


WA'ALAIKUM SALAM. Karena membasuh muka adalah urutan yang pertama dalam wudhu'.. 
sedangkan niat itu harus bersamaan dengan pekerjaanx.. Mkx dalam pengertian niat brbunyi 
"@osdu..." titik2x terusin aja ya.. Coz g lupa.. Hehe 


A Ramdhan Ab 


Karena niat adalah @asdul fi'li mugtaranan bifi'lihi.. Bermaksud pada sesuatu smbil dibarengkan 
dengan mengerjakan sesuatu itu.. 


Nur Hasyim S. Anam 


Karena basuhan yang wajib itu adalah ketika membasu wajah. Wajib niat bersamaan dengan 
membasuh awal wajah. Namun karena sebelum wudhu seseorang disunnahkan membasuh 
tangan dan berkumur dulu, maka pada saat membasuh tangan dan berkumur dia disunnahkan 
niat wudhu agar dapat pahala sunnahnya membasuh tangan dan berkumur sebelum wudhu. Ingat 
! niat saat membasuh tangan hukumnya sunnah. Artinya saat membasuh wajah niat itu harus 
tidak boleh hilang 


Mbah Jenggot II 


Karen Letak niat bersamaan dengan awal perbuatan 
dillak Jai Ob AbiS AI Bakat el Abis AI Ip Koja Jyi3 Aka! aa RI OY deli Gaga Ol by Ia Mo pry 3 kes 
€ don Jab Aas gi Up Ha Uraian 0G Ol ata Pj OT Ol oo Jah aya ana Ol Jua All JS 3 II Jas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1872 ) 872 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PPA ola dai oya 
AR Wa Ulgorg dak Ageng oya Udi Juamy OT Ja Rinasal! Uus dn Taja Ul Joy pain de Al Can alan ce SB 
korg Jak Ol jar oakas Al Saja IIB PP tanin | emoji 3 ah Jas MY 
JSI Junk is Kenya II Ae pil Jd aga ati OY m3 ay MAN GE, 
SAP ola Aa onya IP Pop Andin | soil GL, Jab di ISI Juta Jaa JSI JB La, 
0583. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU 
PERTANYAAN : 
Mick Luke Maccy 
Apakan merokok dan minum kopi/teh membatalkan wudlu ??? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Tidak termasuk hal yang membatalkan wudhu, perkara yang membatalkan wudhu menurut Matan 
Abi Sujaa' 1/20 adalah : 
3 Ka Jia Ilajy KAA Am pb Je pgdly Unlam oya TP Le lal Zian 2 po jl Jaka SA, ( Iaad ) so LA 
Jade le 03 Alila ang ASI bela Ga TB Yang Ji ab oya ser JBL Ja Ula UP 
(PASAL) Perkara yang membatalkan wudhu : 
1. Perkara yang keluar dari salah satu dua jalan (kemaluan dan anus) 
2. Tidur dengan tidak menetapkan pantatnya 
3. Hilangnya akal sebab mabuk atau sakit 
4. Persentuhan kulit antara lelaki wanita dewasa tanpa penghalang 
5. Menyentuh kelamin anak adam dengan perut telapak tangan 
6. Menyentuh lobang anus menurut gaul jadidnya Imam syaifi'i 


0587. BERWUDHU DENGAN AIR CURIAN 
PERTANYAAN : 
Tiara Khanselaloe Adadisini 


Kalo boleh tau...apakah sah wudlu kita dengan menggunakan air curian..? Dan apa hukumnya? 
Serta apakah sah sholat kita dengan wudlu td..? 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Wudhunya sah, cuma berdosa/haram. 
ASI 3 Te et di (age SEO Ot Gabe at dl le Ola lai de Jo Toni bh af SAI Joe Ol el 
ee Jail SI AI Ulat de Jak Ely die Al old de Jp Y sb bl, 
larangan, apabila menyangkut obyek/dzat kasus atau syarat sahnya maka berkonsekwensi pada 


keTIDAK SAHannya. apabila larangan menyangkut hal di luar itu maka tidak mengganggu 
keabsahannya, hanya saja mengurangi nilai pahala. | talgihul ifham al'aliyyah 1/37 |. 


Mbah Jenggot II 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1873 ) 873 


Seseorang berwudhu' dengan air curian, maka hal itu tetap sah, sebab larangan di sini berkenaan 
dengan mencuri air, tidak berkenaan langsung dengan wudhu' dengan air tersebut. Apabila 
larangan dimaksud berkenaan dengan wujud ibadah itu sendiri, maka ibadah ini tidak sah. Tetapi 
bila larangan ini bersifat umum, maka hal itu tidak berkait dengan sah atau tidaknya suatu ibadah. 


Satria Marawis 


Wudhu nya sah, sah, ssahh!! tapi memakai airnya harom washop, bukan dzatiah airnya, tapi jalan 
mendapatkannya. 


0691. Berwudhu Lalu Keluar BAWASIR 

PERTANYAAN : 

Wong's Njowo 

Orang yang terkena penyakit BAWASIR itu hukumnya membatalkan wudlu tidak ?? wassalamu 
'alaikum wr wb, silahkan poro kyai/nyai di sokle 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Bila keluarnya setelah ia menjalankan waudhu maka batal kecuali menurut al'Allaamah al-Kamaal 
ar-Raddaad dan Imam Malik, darah yang keluar akibat penyakit bawasir juga membatalkan 
wudhu bila bawasirnya ada dalam dubur (tidak diluar dubur)... 


ASI TI Upi! paka old JI JUS AAN eait ST Meng Pr ali daa adl Jasa Lab (ayal) FE OS (33) 
(Keterangan meskipun yang keluar adalah bawasir) sesuatu yang berada dalam dubur kemudian 
keluar atau keluarnya berlebihan, hanya saja al'Allaamah al-Kamaal ar-Raddaad berfatwa 
keluarnya bawasir dengan sendirinya tidak membatalkan wudhu tetapi yang membatalkan adalah 
keluarnya sesuatu akibat bawasirnya seperti darah, dan menurut Imam Malik “Tidak batal wudhu 
akibat mengeluarkan sesuatu yang langka”. | Fath al-Muin 1/60 J. 

AYU AU Said nol jebol Use Call Ol 

IA TP Ob (Toga) IE (OS Ja Ja de IE oa) Jai nh Aan MP (AS IP) ari 

konon Y yaa Jala yana oya mela po NAS 9 ABU Ai dong ps 2 al pdl Jelas oya dani 
Sebab-sebab yang menghilangkan kesucian 


1. Keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua (depan belakang, kemaluan dan dubur) nya orang 
hidup... Meskipun yang keluar adalah bawasir seperti saat bawasirnya keluar dalam dubur atau 
keluarnya berlebihan maka wudhunya menjadi batal demikian juga darah yang keluar akibat 
bawasir biloa bawasirnya berada didalam dubur bukan diluarnya. | Nihaayah az-Zain 1/25 |. 


ker gpa B0b3 jl oya abi TIP Yakuy 
a 


Keluar bawasir dengan sendirinya atay saat berlebihan membatalkan wudhu. | Hasyiyah al-Jamaal 
alaa al-Manhaj 1/184 | 


DB Anget aah Tebe Ga pa Jet oya OS OP 4 Uap ah madya Ale ya HI pa IE Mal Ul). 


( Bughyah al-Mustarsyidiin hal. 49 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(187a ) 874 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0x3 Gamal o S3 NASA aku | Al beo paldl OS Olg ce ogl Yati pall Jerla OS Ol adl ya OP Isl 
| Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzazab 11/10 1. 
V8 Teten Sp TES NS, CS Loe Ig SA JB adl If Ja ya 1 dasi JM JB. (RE) 
NAS 9, denga Boby al oya ai TIP Uakay , denga Jo yald ya P3 (NE Apa AYI oh 3 
Jp. Ipa J3 Janti oya MV Tebal! de 5 Jas mia Yg, lai Jy so Ag pia ag Yo Sai : 
(SY) 
| Hasyiyah al-@olyuuby 1/34 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
0761. Kesunahan Membasuh Anggota Wudhu 3 Kali 
PERTANYAAN : 
Albi Rohman 
Salam, mbah tanya....sahkah wudlugu sebagian basuh 3x.. yang lain cuma 1x / 2x...? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Sah Kang, karena membasuh/mengusap anggauta sebanyak tiga kali hanya merupakan 
kesunahan menurut kalangan Syafi'iyyah karena ITBAA' mengikuti wudhu yang pernah dilakukan 
oleh Baginda nabi Muhammad Shallallaahu “alaihi wa sallam 


ory SIS Saing dp) SUS ST IU dede S3 Aang lang Ji y Elly yank) Jha Uya (JS Lakeiy ) 

Ibr ara Legy Boa dya Lo lag la AI ae SY LI Ela JS el 
(Dan sunah tiga kali-tiga kali disetiap masing-masing) anggauta yang dibasuh, diusap, digosok, 
disela-selani, siwak, basmalah dan dzikir setelahnya karena ITBA' pada Nabi disebagian besar 
masalah diatas. (Dan sunah tiga kali-tiga kali disetiap masing-masing) hal tersebut tidak 


diwajibkan karena baginda Nabi suatu ketika menjalani wudhu dengan cara membasuh/mengusap 
sekali-sekali dan dua kali-dua kali. | Faanah at-Thoolibin 1/50 |. 


Dimakruhkan menambahkan pengulangan tiga kali saat wudhu juga berdasarkan hadits Nabi 
Muhammad Shallallaahu “alaihi wa sallam 


- ce. 00 900 a a PRA -.. 0. 0 o- 0 0 - -. ae... 2.2. -. AL. 
Gd la kilat Io Ol Yr Of ola ja dal 3 HA ui yap Tau VISI Je UJI AAS Je Jaka, 
Td 2... 83 Tagana Oo .. 83 Ie ia TE aa 5 Ta BA 2 Ka - Ae ae ak PP NP: o- a 3 
dala Gama pi KUN MLS Jam pi UUD dong Jambi UUD Aa Jamkd Ui) della Le 9 yelall Ja AI Jang « 
BA Pe Ge 0-09 .. 83 0-3 - - 0.2 sa - 0-3 - 2. o- Ka ii Pan G 0-3 Oo aa Giaa 2 0. 
BUSA dilan Ji 3 it Oa 0 ALA 3 At Ia dala emng MT 3 GL aa Ja, 

2. ga .... 9 en Oe . ...9 .. ee 0. 0. 83 3 Lo Lay. - 
skaly bb ji plg sll A3 ya ji lia de 21) ad Cemal liKA 1 JL (2). 


(2) Sa, 2g pal dept ML oya AS AI Seyny 1 JB eekag ale A1 ap OET Noey Ol" Ega 
Jp 0 Tongun Bb S1 pa oa BN JB lal op yyaS ot Al Aa Laila oya La dora Gay Aj Gaily lay 
A3 99 CASN ya KELAS AAA lem SJ Lena 1 yyaty 1 Gokil JB. nat Y yan Onder 08 dal GP aa 
AIA Ao padi Andal 5 B8 1 GUI img c MI 5 52 SL syah ye) Ig 3 BI JUNI PI ane JB. erian 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1875 ) 875 


1348 161 / 7 Ip! malory 6 — 1372 4 ab Ggamag bo 146 71 SU ae SIP AAL Gain Ala pal ang € — 
BIL KI Page IA es). 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah IV/179 |. 

Wallahu A'lamu BIS Showaab 

0784. Mengorek Telinga Tidak Membatalkan Wudhu 

PERTANYAAN : 

Ani Fah 


Parkir pertanyaan : Assalamu'alaikum, Saya mau tanya tentang wudlu', Bila dalam keadaan 
punya wudlu'terus kita bersihin telinga (korek-korek telingah,apa juga harus memperhatikan 
batasan anggota telinga yang dlohir dan bathin ? Bila bersihin telinganya sampai anggota bathin 
telinga,masih sah kah wudlu'nya ? Syukron... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Korek-korek telinga Tidak termasuk hal yang membatalkan wudhu, perkara 
yang membatalkan wudhu adalah : 
IN Kema JAN Ily KAM ikat pb Ae gl Ordo oya TP Lele Ata 2 ma j Yak SAI (Jha ) segi LAS 
Jade le 03 Aiko ang ASI ebelat 0 TB Yang Ji ab ya ser VI BLN Ja Ula YP 
(| PASAL | Perkara yang membatalkan wudhu : 
1. Perkara yang keluar dari salah satu dua jalan (kemaluan dan anus) 
2. Tidur dengan tidak menetapkan pantatnya 
3. Hilangnya akal sebab mabuk atau sakit 
4. Persentuhan kulit antara lelaki wanita dewasa tanpa penghalang 
5. Menyentuh kelamin anak adam dengan perut telapak tangan 
6. Menyentuh lobang anus menurut gaul jadidnya Imam syaifi'i 


| Matan abi Sujaa' 1/20 |. 

1030. CARA MEMBASUH TANGAN KETIKA WUDHU 
PERTANYAAN : 

Phu Jong Pyo 


Pak, assalamualaikum ... gmn cara meniga kali basuhan ketka berwudhu. cntoh ketika membasuh 
tangan apakah tangan kanan di basuh 3x baru kiri. soalnya slama ini saya bergantian 
membasuhnya. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Kedua cara tersebut sama-sama mendapat kesunahan hanya saja yang lebih 
utama kanan (3x) kiri (3x). 


0. 0-0 2.002 022 0 HA nc 200 MG 3 Jap A0 8 coc 8 - 00 -- 8 0 0-0 4 0 
Jang Jali BU 02 ada ya JS BUS ya oya an lay Lena Gas dog de aka gd (aoi Ce) 
TES cah Ip na HA ban YP 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1876 ) 876 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| Tuhfah al-Muhtaaj 11/499 |. 

Ia Sp LAB j3 Gesek IV og La Jl JUSYI Jab gan! SA (5 VJ Cole! Jaa! Yg SI Oam Hy CS ( Lake pg) 
IS 3 Sae Jas Jaan (oma LL F (aa! 

| Hasyiyah al- -Bujairomi /76-77 1. 

ton Jami SK ON AA yA Say BN LA An ph Gd SA oa - 2: pad daa 

In bah : NIA SU Hina sah AH Lb ag MEA Ola II oh san 
an B3 JA Ong VA LAN Si nj) HO SE yi IN UE 3 Ja Ai SA, 
V3. aa Pn Nan | ad Serai Pb Ol GEN IG Ia ya US Boy JS Jami « pa js 
Ma PS Mania kate ya pelak An Kop Na La HA : 
SN YAN di Sstty V9 Jl ora 3 DS) luas BU oya 35 Of Sts ai Os bs YA 
| Ada KAN SAN gl doa SBN ip HAN RN 33, 
1 gaete opl3 2771 pa 3 Cl) Pa TP NG GS 3g « Taladly «Sei | 
80 1 126/1 JAN, 432 / Lg pamlly 102 61017 1 GpoA! Heilny «262 6259 249 JL Abd 
127 “65/15W Jsy 139 127 71 AI, . 


| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah X/144 |. 
Wallaaahu A'lamu Bis Showaab 


1046. FADHILAH WUDHU 
PERTANYAAN : 
Nala Aulia 


Assalamu'laikum warohmatullahi wabarokatuh kepada ustad waustadah ktb semuannya maaf mau 
tanya fadillahnya wudhu itu apa jika ada yang mau menjelaskan makasih wassalamu'laikum 
warohmatullahi wabarokatuh 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaykumsalam wa rohmatullaahi wa barakaatuh. KEUTAMAAN WUDHU : 
« PELEBUR DOSA 
« PENGANGKAT DERAJAT 
2 yng! # lal 2d « AN Ia Ula AJE Koe any Ula AI pat La de St Yi Hala 3 tele AI ole Ju 
ama Olgy BU Sis BU Sbs 4 3D ag INA pUsil 3 «Joel! JI UB 3 AS y KM Je 
“Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahan dan mengangkat derajat?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Menyempurnakan wudhu pada keadaan yang dibenci (seperti pada keadaan yang 
sangat dingin, pent.), banyak berjalan ke masjid, dan menunggu shalat berikutnya setelah shalat. 
Maka itulah ribath, itulah ribath.” (HR. Muslim). 
lia Coy sa»: JG (3 Ii yang Jia Ca pg Ale ajaa dl Uya ca 1 Ja Al png Oli up Ole ye 
eama ola, ai and! db IX Cg cas ya Ara u | Fa 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1877 ) 877 


Dari Usman bin Affan ra, ia berkata "Saya melihat Rasulullah SAW berwudhu' seperti wudhu'ku ini, 
kemudian beliau SAW bersabda: "Barangsiapa yang berwudhu' sedemikian, maka diampunkan 
untuknya dosa-dosa yang telah lalu dan shalatnya serta jalannya ke masjid adalah sunnah 
hukumnya." (HR. Muslim). 


« KELUARNYA DOSA BERSAMA AIR WUDHU HINGGA DARI KUKU JEMARI ORANG 
MUKMIN 


kalor) Jam ISL —eUI Ja3 PT aa al —eUI aa lala Lealan OS Sedan JS Ati ya TP Adt Jambi IS —eUI es pt 
eluma el) DPI ab el 3 AT aa ji -eUI aa Oon) Ugita Ala JS Cb 


“Apabila seseorang hamba yang Muslim atau mu'min itu berwudhu", lalu ia membasuh mukanya, 
maka keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat padanya dengan 
kedua matanya dan keluarnya ialah beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Jikalau ia 
membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang 
dilakukan oleh kedua tangannya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Selanjutnya 
apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalankan oleh 
kedua kakinya beserta air atau beserta titisan air yang terakhir, sehingga akhirnya keluarlah ia 
dalam keadaan suci dari semua dosa." (HR. Muslim). 


“8 . 30 - a - o Se 2 2. - .. 0 ge g9 -. 9 9 022: LA, w 9 3 2 
Obi LA ya AS HP kamar ya Olelba Lap M0 pg Uni Li oya D £ ang tel AI Gan AMI Sya, JG» 
ema ola). 


Dari Usman bin Affan ra, ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang berwudhu' 
lalu memperbaguskan wudhu'nya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya sehingga keluarnya 
itu sampai dari bawah kuku-kukunya." (HR. Muslim). 


» PERHIASAN ORANG MUKMIN 
dag Kaya Ala LS ai Aya la ali 9 3 Jia ly Ale AI Jl Jul enam 1 JL tin AI mn Papa gd us 


Ia. 
Dari Abu Hurairah ra. la berkata "Saya mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda: 
"Perhiasan-perhiasan -disyurga- itu sampai dari tubuh seseorang mu'min, sesuai dengan anggota 
yang dicapai oleh wudhu". (Riwayat Muslim) 
» MENJADIKAN ORANG MUKMIN BERCAHAYA DI HARI KIAMAT 
Hug Indme Ta ul Ha Oa gt Ol» : Sa lag ale Si Se AT Tn ca ? Jb as Ai P3 Tai ulosa 
Ale Gita « Jadul « SP Jar Ol King Usia ad ey . 
Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya 
ummatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih 
bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudhu'. Maka dari itu, barangsiapa yang dapat di 
antara engkau semua hendak memananjangkan cahayanya, maka baiklah ia melakukannya - 
dengan menyempurnakan berwudhu" itu sesempurna mungkin." (HR. Muttafag 'alaih) 


“ BILA DISERTAI DOA SETELAH WUDHU, DIPERKENANKAN MEMASUKI SURGA DARI 
PINTU MANAPUN YANG IA KEHENDAKI 


CAB YI yag ) Oep laa Of gl y ca Taji Y seng AAL YO AI Y Ol aga 1 Jah Lo oya la 3 ale AI elo JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1878 ) 878 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lama ola) KAP Lesi ya Jeraa Ani las Ad Asta 


"Tiada seorangpun dari engkau semua yang berwudhu' lalu ia menyampaikan yakni 
menyempurnakan wudhu'nya, kemudian mengucapkan: 


- 230 #8 39 8 0 


Ayang one Kaan Dl Agily cad Dl ja Y og AI Ny dl Y Of aga 


melainkan dibukakanlah untuknya pintu syurga yang delapan buah banyaknya. Ia diperbolehkan 
masuk dari pintu manapun juga yang dikehendaki olehnya." (HR. Muslim). Dan masih banyak lagi 
yang lainnya................. 

Kerennya Habis 

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rosululloh SAW bersabda " tidaklah seorang hamba tidur dalam 
keadaan suci(bewudlu/punya wudlu) kecuali malaikat akan tidur pada selimutnya (untuk 
menemaninya) dan tidakakan meninggalkannya sepanjang malam kecuali malaikat tersebut 
berkata "yaa ALLOH..ampunilah hambaMu ini karena ia tidurdalam keadaan suci (HR.Thobroni). 


1053. APAKAH WUDHU ITU HARUS SELALU TERTIB 
PERTANYAAN : 
Dika Darojat El-ubaid 


Pak, apakah wudhu itu harus selalu tertib, apa ada pengecualian untuk tidak tertib dalam 
berwudhu? 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 
Un AL Anal pl S3 GIA2 Honinal — 1 AN Iker CE Td Oa “3 BUSI Jo Je obi Ale Adil 
Sp JA Ah GS Lenj ola G ESAI Joyo os apel ja Brama Tai Jali el 3 Pj WAS Uuadil j peler 
OS yg dilan eka 3 wakil CSI yaah RE Jd ella 3 dg dya GNBYI Aas Ah Al mai Y janet Uno (El (DUS masi! j3 
OP SAB EN VII HAHA ad) pelet aU Ag Halal BI La S0 II GLS Ah Galih SUS YI JS SI 5 
Sp) sand PPN sap Ai jl SU di) RS (ja W Beriman Air J3) eU Slank (Song Kaili A38 Of da3 nj 
ea Yah JA Gas de ob BI (EL KEP Jo dp) Wal OA 3 Jaa AI ON ai (obarl 
HA 3 LX) Ulas Ob KI OI 
Apabila seseorang yang sedang hadats kecil menyelam dalam air meskipun dalam air yang sedikit 


dengan disertai niat yang dianggap oleh syara' maka wudhunya dianggap cukup meskipun dalam 
masa menyelam tidak ada masa/tempo untuk memungkinkan baginya menjalani tartib. 


(Keterangan dalam air yang sedikit) artinya menyelam dalam air muthlak meskipun airnya sedikit, 
namun cukupnya wudhu dengan menyelam tersebut bila seseorang yang hadats niat saat sudah 
dalam keadaan menyelam dengan sempurna, bila belum maka yang terangkat hanya hadats yang 
terdapat pada wajah saja bila disertai dengan niat dan sisa air lainnya menjadi musta'mal. 
(Keterangan dengan disertai niat yang dianggap oleh syara”) seperti “niat menghilangkan hadats, 
niat wudhu atau fadhunya wudhu”. 


(Keterangan maka wudhunya dianggap cukup) karena tartib dapat ia hasilkan dalam masa yang 
amat sekejap(Keterangan meskipun dalam masa menyelam tidak ada masa untuk memungkinkan 
baginya menjalani tartib) sedang menurut ar-Rofi'i wudhu yang semacam ini tidak dianggap cukup 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1879 ) 879 


kecuali saat ia menyelam dalam tempo yang memungkinkan baginya menjalani tartib. | 'aanah at- 
Thoolibiin 1/42 . 


Muhamad Nasir 


Apakah niat dan membasuh wajah termasuk tartib yai ?keterangannya "wa ma Ia goblahu wa ma 
la ba'dahu 2Indah ghusli wajhi". | Fathul gorib,bab wudhu,Aniyat hal 4 |. 


Masaji Antoro 
Kang Muhamad Nasir - keterangan rujukan njenengan : 
alay CO Y Al US Yg Anya Yee Sllly Ai jaka cal don ya er Jl Jang das All OS, 

Niat dilakukan pada saat membasuh awal bagian dari wajah dalam arti beserta membasuh bagian 
tersebut, tidak keseluruhannya. Tidak sebelum atau sesudah membasuh awal bagian yang 
dibasuh tersebut. 

2 Niat terletak saat membasuh awal bagian dari wajah 

2 Tidak keseluruhannya artinya tidak wajib keberadaan niat kita langgeng hingga selesainya 

membasuh wajah secara keseluruhan 

2 Tidak sebelumnya artinya tidak cukup niat dilakukan sebelum membasuh bagian dari wajah 

misalnya saat berkumur 

2» Tidak sesudahnya artinya niat pun tidak cukup bila dilakukan setelah membasuh bagian dari 

wajah misalnya saat membasuh kedua tangan... 


Wallahu A'lamu Bish-Showaab 

1068. KEMAKRUHAN MENGUSAP BEKAS AIR SESUDAH 
WUDHU 

PERTANYAAN : 

Diea Cwee 


Assalamu'alaikum w.rb... 'Af1,,, numpang tanya...Apakah benar Hukum mengusap wajah dengan 
handuk setelah wudlu' itu hukumnya Makruh???Dan apa alasan tersebut...?Syukron sebelumnya 
atas penjelasannya...! 


JAWABAN : 
1. ERZi 
Wa'alaykumus salaam , 
AB panaa Akal ju & Jade AI Gaby Cuka Aman jali jua 3 pelan dala AN dlap BI Iyan) UJI 3 IU Ana er OP 
US JasB8 tunggal Ulin. 
(O3lo ad ay dora alga olah) 
MAT B3 BSI Jaa 
2. Ismael Kholilie 
dal SO sa US pom Bol) Kal Bileadl Soe y d5 yekas Lal Bola Bf Jasa MY jie DL Hadid I Uga 3 
AINI GP il 


Dan termasuk kesunnahan setelah wudhu adalah tidak mengusap anggota wudhu dengan kain 
tanpa adanya udzur,karena hal tersebut dapat menghilangkan atsar/bekas ibadah,jika ada udzur 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1880 ) 880 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semisal kedinginan,khawatir tertempel perkara najis,atau ia hendak tayammum setelah wudhu 
maka tidak makruh baginya melakukan hal tersebutltansyif/mengelap anggota wudhu). | -hasyiah 
al bajuri 1/62 |. 


3. Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Disunnahkan meninggalkan tanfisy,yaitu mengelap air dengan kain(handuk) karena hal ini bisa 
mghilangkan bekas suatu ibadahfatsarul ibadah).dan tanfisy telah menyelahi sunnah nabi. 
Bahwasanya nabi menolak kaos tangan yang di dtangkan untukya untuk tanfisy(mengelap)stlah 
mandi jinabah. 


Kesunatan untuk tidak mgelap air dengan kain(tanfisy)ini ketika tidak ada udzur.adapun jika sebab 
udzur,sprt dingin,takut terkena najis maka tidak di sunnahkan meninggalkn tanfisy,bahkan lebih 
baik dengan mengelapya.dalam ktb tuhfah,menurut imam romli: bahkan wajib mengelapya jika 
kuatir trkena najis dan tidak menemukan sesuatu untuk membasuhya. | i'anatut tholibin 1/54 J. 


4. Hasanul Zain 


Hukum Mengusap Wajah/Anggota Wudhu dengan Kain/Handuk Menurut @oul Aujah adalah 
Makruh dan begitu juga seperti yang ada di Kitab Roudhoh, Dan Gil Berpendapat Mengusap 
Wajah dengan Handuk ini Hukumnya Mubah dan begitu juga Meninggalkannya dan Menurut 
Imam Nawawi di dalam Kitab Syarah Muhaddzab Hukumnya Makruh dan Bahkan Ail berpendapat 
Makruh secara Muthlag. 
AS 33 Alah ale dil Jeda 4 abg Jae 3 Ane NAS Kenutana AS Ol pel! dongl dah N Jabal S5 Contag Ja Ling 
Uallaa Sasdsdll 0 S4 Jab «6 Uillaa Cntama z dog PEN 3 3 SN OLI Cl yua 
ANT ANA JII ulas 
Wallaahu A'lam . 
LINK ASAL : 


www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/336730316349783/ (Document versi lama) 
www.fb.com/groups/piss.ktb/512736218749191/ 

1088. WUDHU DENGAN AIR CURIAN 

PERTANYAAN : 

Tiara Khanselaloe Adadisini 


Pak, kalau boleh tahu... apakah sah wudlu kita dengan menggunakan air curian..? Dan apa 
hukumnya ? Serta apakah sah sholat kita dengan wudlu tadi..? 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
S8 Gabe sat dl ole Ola ld de Jo Rona bh al SAI Joe Ol el 
Jail SI II ULai de Jun Ely ti AI old Ie Jap Y ab DI, SA me Ad Isle ooh 
—u 
Larangan, apabila menyangkut obyek/dzat kasus atau syarat sahnya maka berkonsekwensi pada 


keTIDAK SAHannya. apabila larangan menyangkut hal di luar itu maka tidak mengganggu 
keabsahannya, hanya saja mengurangi nilai pahala. | Talgihul ifham al'aliyyah 1/37 |. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1881 ) 881 


1228. WUDHU MEMAKAI SEPATU (KHUF) 


PERTANYAAN : 
Syifa Al'hasanah 


Assalamu'alaikum.. Sahabat piis Yang di rahmati Allah s.w.t.Mao nanya Kalau Wudhu pake suf/ 
kaos kaki.. Dngan Alasan dingin dsb.. Wudhu nya sah tidak ya..? Sebelum nya trima 
kasih...jazakalloh khoiron ktsasiron..1 " 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 

YAN Kemal £ Lala ali Wal LK WALK Ul, email 
(Bab Mengsusap -khuffaen/muzah- dalam berwudu) : Mengusap sepatu (sebagai ganti membasuh 
kaki dalam berwudu) hukumnya adalah boleh 
1). dengan tiga syarat : Mulai memakai (sepatu) nya setelah dalam keadan suci yang sempurna 


2). Sepatu (yang dipakai) menutupi seluruh bagian kaki yang wajib di basuh (dalam wudu) : Dan 
sepatu tersebut terbuat dari bahan yang memungkinkan (kuat) untuk berjalan terus-menerus. 


ai Ata SA Ga D8 God oma ng Lag eye Ga Bali Baal) seduh 3 Ku Aoa Ti, ta Sa To 
Orang yang mukim (tidak bepergian) dapat mengusap satu hari satu inslams Sedang Mai 
(batas waktu boleh mengusap) tiga hari tiya malam 1). Permulaan batas waktu dihitung sejak 
berhadas (yang pertama) setelah memakai sepatu. Bila telah mengusap di rumah, kemudian 
bepergian, atau telah mengusap dalam bepergian kemudian mukim, maka ia harus 
menyempurnakan pengusapan (sebagai orang yang) mukim. 

Pengusapan (sepatu) menjadi batal karena tiga hal : Karena dilepas, Telah habis batas waktunya : 
Dan karena adanya hal yang mewajibkan mandi. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/361848663837948/ 
1237. TERTAWA YANG MENYEBABKAN 
DISUNAHKANNYA WUDHU 

PERTANYAAN : 

Kalam Akalunylbaroghest 


Assalaamualaikum. mau nanya keterangan dalam minhajul gowiim dalam bab wuduk yang 
disunnahkan. disitu diterangkan yaitu sunnah wuduk dari gohgohah di dalam sholat, bagaimana 
maksudnya ? tolong dibantu ya ? 


JAWABAN : 
2 Ismael Kholilie 


Ketika seseorng tertawa terbahak bahak dalam shalat maka baginya sunnah wudhu lagi karena 
dalam masalah ini madhab hanafi menghukumi shalat orang tersebut telah batal. (al khuruj minal 
khilaf/keluar dari perkhilafan) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1882 ) 882 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Nabahin 'ibarah sedikit : 
313 Anil — 1g CAN 3 Sasa 
505 381 ana 1450 BY JI aan 
Yg Rico GI UD en Jain Y EMS JS Uray BILA 3 Rei 9 2 AN) Kalbe, Ana Unkoadl 18 uya TH, 
AYU JJ dana Ve nbg, 
“Dan akibat keluarnya sesuatu yang bukan dari salah satu dua jalan (kemaluan dan dubur), 
bekam, mutah, tertawa dalam shalat dan diluar shalat, kesemuanya tidak membatalkan wudhu 
(menurut syafi'iyyah) berbeda menurut Imam Abu Hanifah. Dan tidak perlu wudhu akibat 
memakan makanan yang dimasak api berbeda menurut imam Ahmad. | Al-Wasiith 1/313 |. 
DAY iya 3 SSI jaka 
Ga Jab 5 LAI Yaa gl Ya aj AG La sa OA aan KAA 5 KA 96 
AI AI LL Juang Aib (ama iis DG Ol ag U dlla Gita la ALAN Joan TS SA Op YON 
Berkata al-Kurdy “keterangan tertawa dalam shalat, Pengarang al-li'aad berkata, melihat redaksi 
keterangan diatas artinya diperkenankan memutuskan meskipun shalat fardhu untuk menjalankan 
wudhu meskipun tidak keluar darinya dua huruf (batasan ketawa yang membatalkan shalat), 
argumennya adalah bahwa menjalani shalat dalam keadaan suci adalah suatu keharusan yang 


telah disepakati ulama yang tentunya dapat dijadikan sebuah udzur untuk memutuskan shalat 
seperti dalam hal memutuskan shalat untuk mendapatkan shalat jamaah. | Tuhfah al-Muhtaaj 11/98 


|. 
? Ulinuha Al-asnawi 
Assalamualaikum WR..Wb. Menanggapi permasalahan kemarin yang ada digroup ini tentang 


masalah apakah ada keterangan orang yang tertawa ketika sholat sampai 3X wajib mengulangi 
wudlu...?? 


kebetulan saya lagi buka ktab BIDAYATUL MUJTAHID juz 1-2 hal 36 menemukan keterangnnya 
sbb: 
Al am) Gali JB peni GA ON ui 
al Ab ALA 3 op Lagi Of yag ALI OT Jan BL G Ibn! oya 2 ol Kong Aini pal ag 1 Ro ld Ata 
Bolgdal! Ujakiula padi OS OT yag ye Aril 3 Ml ya MI Eyad Nila 1 pgamdel 23 8. INA, 2 og Saleh pp 
Ceual Jari yag, SIA s6 3 Leak, Lali 3. 
Syeh Al-imam Al-godhi Abu Al-walid muhammad bin Ahmad bin Rosyid Al-@urtuby Al-Andaluly 
berkata dalam kitabnya : Termasuk goul syadh nya Imam Abu Hanifah yang mewajibkan wudlu 
ketika tertawa pada waktu sholat. Hal ini bersandar pada keterangan hadits mursalnya Abi ya'la 
yang menerangkan suatu ketika ada seseorang yang tertawa pada waktu sholat kemudian Nabi 
SAW memerintahkan untuk mengulangi wudlu dan sholat. Keterangan yang demikian itu bertolak 


belakang dengan pendapat jumhurul ulamak dengan alasan bahwa hadits tersebut mursal 
.wallohu a'lam. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1883 ) 883 


Link Diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/329712747051540/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/457732270916253/ 


1267. CARA BERWUDHU ORANG YANG BUNTUNG 
TANGANNYA 

PERTANYAAN : 

Nadia Zulfa 


Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Para asatid, asatidzah dan Masykhih...orang baru gabung di grup ini 
mau tanya. bagaimana wudlu'nya orang tangan buntung sampai siku2apakah masih wajib di 
basuh lengan atau tidakterimakasih kepada semuanya atas pencerahan 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb 
“ Bila terpotong di bawah siku, wajib membasuh sisa lengan yang ada 
“ Bila terpotong tepat di sikunya menurut pendapat yang paling shahih dan mashur wajib 
membasuh tulang sikunya yang masih ada 
“ Bila terpotong di atas siku, sunnah membasuh lengan di atas sikunya 
3 GA Ka AG SEA GA Gan IE Sp LA ane yah Gan ab 
SI tp) aa Ah Hana Si Olabas PT A3 Has Bb (aa ay ON amal daa U nina 
ian at ne en Jab 
FE bai yah Sp oa aa (pb aa ani, Ao gak sognyg Iki sela plan Oh dl de pa, 
Sa yaa Jon Udh pal DE JUS Gear JA) 
“Bila terpotong sebagian tangan yang wajib ia basuh maka wajib membasuh yang tersisa dari 
yang terpotong tersebut berdasarkan hadits : “Bila aku perintahkan pada kalian satu perkara, 


maka laksanakan sebatas kemampuan kalian” dan karena kelapangan tidak semata dapat gugur 
sebab kesempitan. 


Atau terpotong hingga kedua sikunya dan yang tersisa hanya kedua tulang disikunya maka ia 
wajib membasuh tulang sikunya menurut pendapat yang mashur karena ia bagian dari siku 
dengan pertimbangan bahwa kedua tangan adalah anggauta keseluruhan dari kedua tulang siku 
beserta lengannya dan ini adalah pendapat yang paling shahih. 


Atau terpotong diatas tulang sikunya maka sunah membasuh sisa lengan atasnya sebagaimana 
orang yang kedua tangannya sempurna agar tidak terdapati anggota tubuhnya yang tidak ia 
sucikan”. | Hasyiyah as-Syibro Malisy Nihayah al-Muhtaaj 1/51 |. Wallahu A'lam Bis showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/367327556623392/ 

1291. BERWUDHU KARENA BUANG ANGIN 
PERTANYAAN : 

Wahyu Kurniawan 


Assalamu'alaykum ...Knp ci kalau kita (maaf) buang angin kita harus berwudhu tetapi tempat 
buang angin nya kita kg kena air wudhu nya (hehe maaf) ?? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1384 ) 884 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 

2 Abdurrahman As-syafi'i 

Wa'alaikum salam, 

ski YI Kananey Bolebo Gal da SU UI oil ade Gal atasi 3 Leon Y Sadari les Oles HJ Seras 2 OY 

LB dual yaa 9 drag Upin JST 9 dgakag Lia Jl 9 dalor 3 pm Ia pal oY Sel ol Je KY Mid 2x YI 
YA Lemah R21 

"Karena sholat adalah munajat kepada ARROB TA'ALA,maka diwajibkan untuk bersuci terlebih 

dahulu. Dikhususkan untuk kepala dengan mengusap,karena umumnya kepala sering ditutupi 

maka kiranya cukup baginya ketika bersuci dengan sesuci yang paling minim yaitu mengusap. 

adapun dikhususkannya bersuci pada 4 anggota tubuh, karena 4 anggota tersebut pangkal dari 

semua kesalahan..Atau karena dulu Nabi Adam berjalan mendekati pohon khuldi dengan 2 


kakinya, dan memetik buahnya dengan ke-2 tangannya, memakannya dengan mulutnya dan 
menyentuh daun-daunnya dengan kepalanya". 


2 Wahyu Kurniawan 


Ly kn wudhu brsihin dari sgala hadas kcil yang kna tbuh, dari ujung kaki smpe kpala, tetapi kalau 
(maaf) kntut kg dibrshin, pdhal udran ny juga ktor, trus kalau kluar mani kn mandi wajib, pdhal cm 
dkit, tetapi kalau buang air bsar n kcil yang kluar kn bnyk, kenapa ga wajib mandi? Hehe (prtnyaan 
ny sdkit xxxx) 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Karena waktu hadas besar,tubuh kita seakan2 loyo,seluruh ruas2 tubuh melemah akibat terkuras 
oleh air sperma yang keluar.Walau tidak dengan berhubungan.hal ini karena sperma adalah sari 
pati manusia..untuk kembali merubah kekondisi semula maka perlu diguyur dengan air.Kentut 
hkmnya tidak najis,dan ainiyahnya g terlihat..jd knpa haruz dibersihkan? Sdg pada waktu buang 
air besar/kecilkan najis ada dan terlihat jadi wajib dihilagkan dulu ainiyahnya. 


2 Ilman Nafi'an 


Karena segala sesuatu yang keluar dari gubul dan gubur membtalkan wudlu.membuang angin 
membatalkan wudlu tetapi tidak wajib di bersihkan karena pada umumya kentut tidak ada bekasya 
sama sekali,tp jika ada bekasya seperti kentuty orang yang mencret kemudian kentut dan 
mengeluarkan angin dan tai yang jelas maka wjib di bersihkan. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/3699994130228731 

1294. BERWUDHU DENGAN SALJU ATAU ES 
PERTANYAAN : 

Muhamad Yakoet 


Pak Yai or gus2 month nanya Bagaimana kaifiyah berwuduh dengan menggunakan salju atau 
Es ? Monggo 


JAWABAN : 
2? Yupiter Jet 


ad Je bpry US OLYY oadly HL Jali LI Auyag MA 3 Ju CU am Oh ALA) 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1885 ) 885 


Tidak boleh (tidak sah) membasuh (anggota wudlu) dengan salju dan embun kecuali setelah 
Aa (mencair), dan bisa mengalir ke anggota tubuh. | i'anah 1/45syarah Sullam At-taufig hal 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/370503272972487/ 

1358. ALASAN BATALNYA MENYENTUH KEMALUAN 
DENGAN TAPAK TANGAN 

PERTANYAAN : 

Alvin Hadi 


Assalamu alaikum.... di antara batalnya wudhu' menyentuh dzakar dengan kulit tangan dalam/ 
badhni yad. pertanyaan.. kenapa kalau menyentuh dengan kulit tangan atas/dhohril yad., Ga 
batal...? 


JAWABAN : 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Ya karena telapak tangan merupakan tempat merasakan enak ketika bersentuhan dan bisa 
menimbulkan syahwat. | nihayatuz zain 26 |. 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 
1. Berdasarkan hadits riwayat Ibn Hibbaan 
2. Karena kelezatan menyentuh hanya dapat dihasilkan dengan perut telapak tangan (seperti 
uraian teman-teman diatas) 


8 2 ca da @ 9-0. 0 - Ih 00 000 0 - L 023 - 0g - - - 9 0... 
D4 Lah Sa Ol... Eoryilh temon Vj ian Unit Coy Ar IL eat SIA Cas IS) Anna Ole cal ed 

MA Rd II Sy ag ME BI aa oa Yg Lb 3) GAN JT el (Sh 
Karena berdasarkan hadits “Bila salah seorang diantara kalian menyentuh kemaluannya dengan 
perut telapak tangannya dan tidak terdapat penghalang diantara keduanya, maka 


berwudhulah” (HR. Ibn Hibbaan)Dan karena kelezatan menyentuh hanya dapat dihasilkan dengan 
perut telapak tangan. | Hasyiyah al-Jamal 1/234 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi : 

1516. NIAT WUDHU KETIKA BERKUMUR, SYAH ATAU 
TIDAK ? 

PERTANYAAN : 

Albi Rohman 

Mbah, jika wudhu niatnya ketika berkumur apakah sah ? 

JAWABAN : 

Abdullah Afif 


Mas Albi Rohman, jika sebagian dari muka ada yang terbasuh misalnya bibir luar, maka sah..... 
dalam kitab I'anah 1/38 diterangkan: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1386 ) 886 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wi LSI pake JA Lilit) Retail Sy Eni Jk ji ga ng Jae Ji Le el Ai UB AG Yg Aj 
05 Daan LS Chtamdl lgi Ailag LoliS Yg cueidll 3 papa Cd gl ya 0 pr Lagun Juni d Ol La 


Ucapan mushannif : "tidak cukup membarengkan niat dengan sesuatu sebelum muka"maksudnya 
dengan perbuatan sunah sebelum membasuh muka, seperti membasuh dua telapak tangan, dan 
seperti berkumur dan menghisap air ke hidung.Tidak cukupnya membarengkan niat dengan 
keduanya jika memang tidak ada bagian wajah yang terbasuh bersama keduanya seperti 
merahnya dua bibir, jika ikut terbasuh maka cukup membarengkan niat dengan keduanya, namun 
dia ketinggalan pahala kesunnahan madhmadhah/ istinsyag, sebagaimana akan diterangkan oleh 
mushannif. Wallaahu a'lam 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/413274998695314/ 
1543. BERWUDHU DENGAN AIR AOUA 
PERTANYAAN : 

Khoirul Azzam 


ASSALAMUALAIKUM... Untuk wudhu. bolehkah di kereta berwudhu dengan agua? apakah airnya 
mutlak? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. BOLEH berwudhu memakai air mineral atau agua. 
OS Las Ilalang dig op dg mind Ol SU lah 3 Jasiadl SUN yag omi yelan pb dani IA SITI ed 
SEN DAU oya Abal £ gb CS Len Ailg Moe piakl 2UI pond Ie yag CST petakly eU oya yeni dg jini Le jas Amy 
Sei op el ilinn G Abl pp La eU Jalil OS Uoyalis al padi OS Lemon yyeb pd jab Aili dale eU omah GW 
onta d9 IU yA8y dilas sll Gila Le jl ary ALL api US Ol dala cl pal GOUI Gat dh OL Jamal! elly Z1 JI 
IS Ia dl OS yan yeb de Ela abadi pall se Ale dya jig omdd pelan pad da) yel Kelaa DL 
ore dip LSN Jelas sial!) jk Oka (3 Lag Cool, ondaS ds SU Goat della, pall 


Pembagian yang ketiga adalah suci tapi tidak mensucikan yaitu air musta'mal (air yang telah 
digunakan) untuk menghilangkan hadast atau najis apabila tidak berubah dan timbangannya tidak 
bertambah setelah pisahnya air dari air yang menyerap pada sesuatu yang akan dibasuh dan air 
yang berubah atau dari pembagian ini air yang berubah salah satu sifatnya sebab bercampur 
dengan sesuatu yang suci sekiranya perubahannya dapat mencegah kemutlakan air sehingga air 
menjadi suci tapi tidak mensucikan baik perubahan yang nyata atau perkiraan seperti bercampur 
dengan sesuatu yang sama dengan sifat-sifar air seperti air kembang yang terpisah baunya dan 
air musta'mal, maka jika kemutlakan air tidak tercegah sekiranya perubahan sebab benda suci itu 
sedikit atau sebab sesuatu yang sama sifatnya dengan air kemudian air tersebut tidak berubah 
maka tidak sampai menghilangkan kesucian air tersebut sehingga dapat mensucikan lainnya. 
Dikecualikan dengan ucapan pengarang (air yang bercampur) adalah air yang berdampingan 
dengan benda lain sekiranya dapat dibedakan/dipisahkan, maka air tersebut tetap suci dan 
mensucikan meskipun perubahannya terhitung banyak seperti halnya perubahan sebab sesuatu 
yang bercampur yang airnya tidak mencukupi seperti tanah liat, ganggang, sesuatu yang ada 
ditempatnya air dan tempat mengalirnya air serta perubahan sebab lamanya berdiam diri, maka 
air tersebut suci dan mensucikan. (Fath al-Gariib al-Mujiib bab Miyaah). 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1887 ) 887 


2 Dewan Masjid Assalaam 


Yang tidak memperbolehkannya itu karena memandang AMUA itu musabbal lissyurbi, 
diperuntukkan untuk diminum. Kalau saya melihat tidak demikian, agua itu peruntukannya bebas, 
boleh untuk cuci muka ataupun nyiram tanaman. Coba tanya ke pabrik agua, boleh nggak jika 
agua dipakai selain diminum. 


Muhtarom atau tidak itu sangat kondisional. Di daerah yang kesulitan air minum, berwudlu dengan 
agua bisa disebut tindakan tabdzir dan berlebihan. Namun di daerah dimana air bersih tersedia 
berlimpah tentu bukan masalah berwudlu dengan Agua. Kalau di kereta dimana air selain air 
kemasan sulit didapat, maka berwudlu dengan agua adalah hal lumrah yang jauh dari nilai makruh 
apalagi haram. Tapi saat air gratis berlimpah dan tak mengandung mudarat maka berwudlu 
dengan agua bisa menjadi makruh bahkan haram. Masuk kriteria musabbal lissyurbi mboten yai 
Masaji Antoro? 


2? Masaji Antoro 


Musabbal Li Assyurbi kalau disediakan untuk umum, Iha wong niki tumbase ngagem duwete dewe 
ki ?? Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/324832854206196/ 

1547. BATASAN DZAKAR DAN FARJI YANG 
MEMBATALKAN WUDHU 

PERTANYAAN : 

Ulilalbab Hafas 


Assalamualaikum,salah satu yang membatalkan wudhu adalah LAMSUL FARJIL ADAMI 
BIBAATINIL KAFFAINI (menyentuh farji atau dzakar adami dengan telapa tangan). Pertanyaan : 
1. sampai dimanakah batasan nya dakar itu ? apakah helemnya termasuk dakar ? 
2. sampai dimanakah batasan farjik yang membatalkan tersebut ? apakah kutilnya termasuk ? 
atau cuma sampai bibirnya aja ? 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam warohmatulloh. Batas-batas gubul yang dapat membatalkan wudlu 
PAI 4 Jai! Or La 4 Olinlandll 4 Ailoll Ale Waie Y alas JS jl ai abi Cair Je NS gag 


@ubul bagi orang laki-laki adalah semua bagian batangnya atau tempat terpotongnya batang 
tersebut,bukan tempat dimana bulu-bulu kemaluan tumbuh atau 2 buah pelir,dan bukan pula 
bagian antara gubul dan dubur. 


9 PES ale ni WAP UV aU PU yA ersiid Ab Olesi o AI Gp R3 OLGN lal is BN G3 
SSI ata JI SIS ay eny YAA Ol) Lasgang Gita | laen Jala Ugnsol Kama y ji Pala La nil Gn idle GP 
La gai DG Lala UU Ladasi Jl RAI y oil dsb Rob ya, 

Dan bagi perempuan yaitu 2 bibir farji yang melekat ke-2 nya bukan bagian yang berada di 


atasnya yaitu tempat dimana rambut-rambut tumbuh. Dan bukan bagian dalam vagina, kelentit, 
dan gulfah. | Kasyifatus sajaa' 27 |. 


» Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1388 ) 888 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagian alat kelamin laki-laki atau perempuan yang dapat membtalkan wudlu : 
- untuk laki-laki yang membatalkan adalah batang dzakarnya mulai dari pangkal sampai ujung 
dzakarnya. 
- sedangkan untuk perempuan adalah tempat pertemuan antara kedua bibir kemaluannya. 


| Lihat tuhfatul muhtaj 1/142, i'antut tholibin 1/62-63 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4033307430230731 

1556. MENYENTUH DZAKAR JIN MEMBATALKAN WUDHU 
? 

PERTANYAAN : 

2 Mlaku Ndungkluk 


Assalaamualaikum, Nanya lagi om.... Dulu saya pernah baca di salah satu kitab (lupa-lupa ingat, 
lagi dicari lagi), bahwa menyentuh Zakar Jin itu membatalkan Wudlu.... Apa benar demikian ? 
Matursuwun... wAssalaamualaikum 


JAWABAN : 
2 Ibnu Toha 
Menyentuh dZakar Jin itu membatalkan Wudlu, jika jin tersebut dalam bentuk anak adam. 
peng Pal 55 ee II P1 Ah wu 2 S$ 
Perkataan mushannif "Fajil-Adamiyyi" (kelamin manusia / bangsa Adam) termasuk juga bangsa 


Jin dihukumi seperti bangsa manusia (adamiyyi), demikian apabila atas bentuk manusia, 
sebagaimana penjelasan yang lalu. (hasyiyah Bujairimiy). 


Maksudnya berbentuk seperti manusia termasuk dzakarnya. apabila jin tersebut tidak menyerupai 
manusia, misalkan menyerupai anjing maka menyentuh dzakarnya tidak membatalakan wudhu". 


2 Mlaku Ndungkluk 
Kalau yang ini piye? 
Anta! Je AS La Jo Ae Leles (AYI ad (adal Lely Lang GL AYU dai 
| Hasyiyah Albaijuri juz 1 halaman 70 |. 


Kalau yang dari Baijuri tidak disyaratkan harus berwujud anak Adam/manusia. Dan bangsa jin 
hukumnya seperti manusia,berdasarkan goul yang menghalalkan pernikahan manusia dengan jin. 


2 Ibnu Toha 

Mlaku Ndungkluk 2 Kalau yang ini piye ?. Coba fahami ta'bir tersebut poinnya pada lafazh: j- wu 
«5 "halal penerapan pernikahannya" yakni dalam bentuk adamiyy. 

2? Hcagiir Fagiir Nyengiir 

Betul, membatalkan. Refrensi : 


WA AMMAA FARJU AL-JINNIYYUN FA YANGUDLU MASSAHU, IDZAA TACHAG@OA0O MASSU 
FARJIHI. 


(Adapun menyentuh farji bangsa jin, maka menyentuhnya membatalkan apbila nyata menyentuh 
farjinya). | “I'anatut tholibin jus 1, hal 63 |. 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1889 ) 889 


2 Mlaku Ndungkluk 

Terus, korelasi dengan Ibaroh Mang Toha Dan yang saya tulis di atas piye Kang Fagiir ?? 

? Hcagiir Fagiir Nyengiir 

Mengnai ta'bir smpean, intinya sama, namun ada perbedaan dalam alasan. Kalaw ibaroh 
sampean karena mengacu pada pendapat yang menghalalkan pernikaahan jintmanusia. 
Sedangkan ibaroh yang dari I'anah, sama saja, halal ataw haram pernikahan jintmanusia tetap 
membatalkan. 

SAWA UN @ULNAA LAA TACHILLU MUNAAKACHATUHUM AM LAA LICHURMATIHI BI 
WUJUBI AL-SATRI 'ALAIH WA TACHRIIMI AL-NAZDORU 'ALAIHI KA AL-ADAMIYYI (Sama juga 
kami mengatakan haram menikahi jin atw tidak. karenaa khormatan farjinya dngn kwajiban 
menutupi farjinya dan haram memandang farjinya, seperit bangsa manusia). Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktp/414456281910519/ 


2598. MENYENTUH FARJI JIN MEMBATALKAN WUDHU ? 
PERTANYAAN : 


» Zarkoni Otay 
Ass, wr wb, maaf mau nanya ada tugas dari guru saya : batal kah wudhu jika memegang farji nya 
Jin mohon sertakan referensi (dari kitab apa) ?. terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

kalau setahu saya diantara yang membatalkan wudlu menyentuh farjinya anak Adam (manusia) 
dan itu ada di sebagian naskah kitab tagrib yang syarahnya adalah fathul gorib , entahlah kalau 
pegang farjinya jin. 'Ibarot fathul goribnya begini : 


Big ea abon da Dankan GEN JL tap dai Ga (ASI ejek Ga TA Uma) EL AT yag em) 
ain Y GA Soy (dede) JI (Ie) Ui GNI SI (oa Tile ang) HS NAS 3 CAN Gama Ua0a Gel 
Lag gel Lagian S3 Ab ASI bla C3 ED ybat H AI ASI bola teki! aala USM ALAN yaa 
memadl Jelas! dag ST El Yadi YG Upi. 


? Kakang Prabu 

Hukumnya tergantung halal atau tidak apabila kita menikahi jin ? Logikanya kita ambil 
perumpamaan begini, kita diharamkan menikahi hewan maka memegang farji hewan tidak 
membatalkan wudhu. Begitu juga pada farji jin. Jika hukumnya haram menikahi jin maka 
menyentuh farji jin tidak membatalkan wudhu. Jika tidak haram menikahi jin maka hukum 
menyentuh farjinya sama dengan hukum menyentuh farji manusia (batal wudhu). 


Memang terjadi khilafiyah tentang hukum menikah dengan jin, tapi melihat dari keterangan kitab 
bajuri sepertinya tidak haram. Jika tidak haram menikahi jin maka otomatis menyentuh farjinya 
dapat membatalkan wudhu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1390 ) 890 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dndilonJekasak! yag ab Len i2 Jo Se el (sad ygd AE Lely Hang CL AL Amdal, (GI TP Om 3) 
Ve Tipu | er Sal HB oa Ie UI 


(Ucapan Mushonnif : menyentuh farji anak adam) goyyid anak adam mengecualikan farji hewan 
(tidak batal menyentuhnya). Adapun (hukum menyentuh) farji bangsa jin sama seperti menyentuh 
farji anak adam (membatalkan). Hal ini berlandaskan halalnya kita menikahi bangsa jin menurut 
goul muktamad. (Hasyiyah Bajuri Jilid 1 Hal: 70). 


2 Abdullah Afif 
Wudhunya batal.... Ta'bir dalam I'anah 1/63 : 


Aan yaa HE ISL daa Ojak Sl m3 Lal) 


WA AMMAA FARJUL JINNIYYI FA YANGUDHU MASSUHUU IDZAA TAHAGGAGA MASSU 
FARJIHII. 

Adapun farji jin maka menyentuhnya membatalkan (wudhu) bila nyata-nyata menyentuh farjinya. 
Wallaahu A'lam. 


2 Kang As'ad 
Menurut goul yang mu'tamad, menyentuh farji jin membatalkan wudlu, karena jin dihukumi 
sebagaimana manusia..... | Bajuri juz 1 hlm 104 Dar el-Fikr J. 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Terus jin yang bagaimana yang dihukumi seperti manusia? ?? Semua jin kah ? Ternyata hanya 
yang berwujud (menampakkan diri sebagai) manusia, mungkin ini yang pada ibaroh yang lain 
diungkapkan dengan mensyaratkan "bila nyata-nyata menyentuh farjinya". 
Asoka! SI JS NI YNV alel de Can 
Lg OS LS 01 9 di ya (AYI CI) ya (0) AI AL ya 3 me 
» la II 8 ds OS ISI (YSS rai 2 (TI an) J3 


Dalam keterangan yang berbeda, beda dalam kitab dan pembahasan : iltigoul basyaroh dengan 
massul farji... Tapi satu kesimpulan : 


VEV nee 3 Umi 
BI Ltd GE ya 3 BAE aa Y Ueih GUN Jar) She nenen BLAN 9 Jordi Soda sladl II 
Lb TPS TKI 2 Fil) Mile Lam Lena AB NAS Ciillol Cenala gan (AYI By pb Gde y Wal 
SIA! Rona Jo ji Ol Uiaal dis RALAYI DU 3 Gil 3 02 yen Leah Gaia Y 9 AI Bo le Ag ago Al jbr 
SV Iyo Je OI Ol akh 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578508792171933/ 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/06/1556-menyentuh-dzakar-jin-membatalkan.html 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1891 | 


3076. BERSENTUHAN DENGAN JIN MEMBATALKAN 


WUDHLU ? 
PERTANYAAN : 


? Ishag Udin 
Assalamualaikum Warohmatulloh... Batalkah wudhu'nya orang yang bersentuhan dengan jin ? 
terimakasih. 


JAWABAN : 


Wa 'alaikumus salaam warohmatulloh. Bersentuhan dengan jin bisa membatalkan wudhu" jika 
jelas-jelas diketahui bahwa jin tersebut berlawanan jenis kelamin dengan kita, baik jin tersebut 
dalam bentuk manusia maupun bentuk lainya seperti anjing . 


2 Toni Imam Tontowi 
Bersentuhan dengan jin lawan jenis dengan kita membatalkan wudlu. Lihat Hawasyi Asy-Syarwani 
|/210 Daar El-Kutub El-'lmiyyah Beirut : 


Isl us si (aic ll Ao gi) 13 ls Si (ASI al mag) US tali 9d SS (Lai 2913 Ng) 1063 
JS as Ulil & x0 SI Ain Sial 389 JB gg till dino il SI (Ko Slitwall) 193 Luo & gl 
bagan pl loss al baso al li al Na8 VI UBI lgu gutallg dulaill Bol (JII Luo )5) A33 adal 
adidg SU Sal 3 ball yaa Sl (adil SI) alga dl Y Al WI gais 3 loo 1920 ati Es clawg 
Jung Ja Jl 99 SSI jlasil Bggtdl bug Let NB el 9 (Untu) :dlg3 sus lagista ss US ul All 
JB 3 Bbc (BI aga JB) :Ugi lagio JS gl ssi (ld,S0 ladasl US wl9) M3 Lesu BL sol 9d lal 
5924 Ol laS agio dil wall Yo dwgaloll U3S SESI ul sIBS gd9 dal dlols 3 all Sl 9d Mo Jl Jlasll 
nia! ole ma sg el Adi N SI agio pugaloll Gigil gd el gl lo LINSY pesamd DNS dil 933 


fokus : 


USS GS ul dlsS 389 dus) dok il yoll «SI 9d do Jl Jlasdl JB yi & dole (Jl asam JB) KK 
xgio smgololl Gigil 9 el Ol lo INSU merasa BXS dumll R9 anu ul LS agio mil LI yo dwgololl 
Cal lc aw gih el ya N Sl 


2 Ghufron Bkl 
Wudhunya batal bila jelas beda jenis kelamin : 

VSN 5 yoc 9 sugalall 
un ve J9 elu R01 Lugu (Sl dl 9 IS Jl) J9... doll 9 Is JI oo sll JW 


sila 9 Aiils id Usus JG KS salsa calo Cus n9031 B1000 ya sale gl 9 lada 58 gl lagu 


9 029129 lewol yA, A 9 anod41 D0 4S dc wd 9 sbg J jls duinu 295i Il Ul ASI uc 
ee Mia tan anita bete bata Baba dil 


| » V1 oa “lc! : 

Leto gd 598 Asool US3I BL S3 (Ul amis MU J9) se wodl yasiai DL) SI (kaul :JsB: 
small g sdah JL 53 lagi Ao pall 2x09 LSI R0 W3S9 axdilg S3 uy VsS9 d siull KI 
SI JS mntula S9 01 C4 Al II lo wubily 233 A3 ala 3 batull ale Jila YES bi los .ablls 
Soma bl lo lh 333 EL solg ads Sl sdg etis al non Sl aa sol gl calo ct 
Lo 2105 YS LAKI DG Mars glg vdo 0 Jlid YK Il lb 2559 Seeill Blu dub adrol y8 
bo suunog Las 99 “dokull lil alga Li, al sagiduo auAI3 SI S3 133 5. 

XL ala 13) ul Bonino wil la KS “deuladl Elulall 1595) Vuto lead Elgitio A2ual9 «SI Lorilg tal339 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1892 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


gl buas gl SI (ld So ladal US Ul3 1U33) "atu Wb lsg Ig SI dggii No HWI US glg SI (bgt 
Jual ILY SB, US al (5 gawoo. 
ol aga Ki b3a5 ul Anin lailg is gl Hapus (1178) JB Hill 53 JB (Liu gl “063). 


2 Najib Bagaskara 
Keterangan dari kitab Kasyifah 


dala gim la S ji sgm gl Iaac Y gi SAI Uya Lagia JS £ geng Crita Jika pag Uya Wasatad Gaya Bala Jay ios sla : “GNI 
8,3 | Me US ad, ciyal! Uya Ladaai GIS gl Cus 2g Wit Y CSI Tipe Laman) CS j3 Lagunas jl Laga Ja IS Ap Jal 
Yaa, SSI mah Hata DAS 3 j5 is IYA SANG ALI Sab SAH my Inaya pa Ir) ny Sa BD 305 alam del, Das 
as ea 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/749780895044721/ 


DOK TERKAIT : 
1556. MENYENTUH DZAKAR JIN MEMBATALKAN WUDHU ? 
2598. MENYENTUH FARJI JIN MEMBATALKAN WUDHU ? 


1613. UNTUK TAJDIDUL WUDHU APAKAH HARUS 
MEMBATALKAN WUDHU' ? 


PERTANYAAN : 
Fathur Rohman Jamal 


Assalamu'alaykum...maaf maU Tanya "Apakah Benar TAJDIDUL WUDLU itu Harus diBatalin dulu 
WUDLU yang Pertama ? Ta'birnya ? Hatur nuhun. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. TAJDIID AL-WUDHU artinya memperbaharui wudhu pertama sebelum ia 


mengalami hadats, kalau sudah hadats namanya bukan lagi tadjiid tapi wudhu sebagaimana 
biasanya.... 


kong Tami ah onang Gay SAK Ol ab ya Logis Peyng le OS Ul yag snp Jaa Kelola Lulo Gil 
SE dg NB Ny batal Lo Gde OI (II) Saki da3 Ag D3 VI Kental SLS Il lo JaNI eng Calo Ul Louoi 
O Soebetaly Katak! Al 3 SUS 0 S3 DG Yg sy d Anak La JgY en jl Jah OS Ol eetan (III) GL 
aa GI di ag NB VI) tah Sman BOLA P3 al S3 20 oa al JIN de Of (al) ole SI oh 
Ilang JL Crab plat ol le Lai SV yan ae Jade jg Anom Ket may yA US Jai 3 Gr AL 

Ion Kn don Ing Rul, Ala AS 3 ed eny Alang ISI LA Gaji AAS aa ya) Jeda 2 yng Oa JIE 5) maa VI 
JB tt JINU Sa | ISI Anda 0 K3 El OAT Ula JAN Ga KA PAS Ha el da 
Va dpan! Untag | KB M2 Ama j9 YG Laden 0 SI Sowali Gol 3, Log JS sabah, daan 
Sel Aly ca Ku. 


MEMPERBAHARUI WUDHU 


Kalangan pengikut Madzhab as-Syafi'i sepakat akan kesunahan memperbaharui wudhu 
artinya bila seseorang masih mempunyai wudhu kemudian ia menjalankan wudhu kembali 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1893 ) 893 


tanpa disertai hadats. 
KAPAN KESUNAHAN MEMPERBAHARUI WUDHU ? 


Dalam permasalahan ini terdapat lima pendapat : 

1. Bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan shalat baik shalat wajib atau shalat 
sunnat bila belum digunakan maka tidak disunahkan, pendapat ini diputuskan oleh Imam al- 
Baghawy dan inilah pendapat yang paling shahih 

2. Bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan shalat wajib, bila belum digunakan 
maka tidak disunahkan, pendapat ini diputuskan oleh Imam al-Fauraany 

3. Bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan apa yang ia niati saat melakukan 
wudhu, bila belum digunakan maka tidak disunahkan, pendapat ini diputuskan oleh Imam 
as-Syaasyi dalam kitab “al-Mu'tamad dan al-Adzhar” 

4. Bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan shalat, sujud tilawah, sujud syukur, 
membaca al-@uran yang terdapat pada mushaf, bila belum digunakan maka tidak 
disunahkan, pendapat ini diputuskan oleh Abu Muhammad al-Juwayni dalam awal kitabnya 
yang bernama al-Furuug 

5. Disunahkan memperbaharui wudhu meskipun wudhu pertamanya belum digunakan untuk 
menjalankan apapun dan ini adalah pendapat Imam al-Haramain. 


Dalam pernyataannya beliau menambahkan “Hal ini bila antara wudhu pertama dan wudhu yang 
baru terdapat jeda waktu yang dianggap sebagai pemisah antara keduanya, bila tidak terdapat 
pemisah, wudhu yang baru hukumnya bagaikan basuhan pada anggota wudhu yang ke empat. 
Dan ini adalah pendapat yang sangat aneh. 

a-@adhy Abu Thayyib dalam kitab Syarh al-Furu' dan ulama-ulama lainnya seperti al-Baghawy, 
al-Mutawally, ar-Rauyaany serta ulama-ulama figh lainnya menegaskan “Dimakruhkan 
memperbaharui wudhu bila wudhu pertamanya belum dipergunakan untuk menjalankan apapun” 
al-Mutawally dan ar-Rauyaany menambahkan “Begitu pula bila wudhu pertamanya hanya 
dipergunakan untuk membaca al-Guran, maka makruh memperbaharuinya, sedang bila 
dipergunakan untuk sujud TILAWAH atau sujud SYUKUR maka tidak disunahkan diperbaharui 
namun bila diperbaharui hukumnya tidaklah makruh”. | Al-Majmuu' Alaa Syarh al-Muhadzdzab 
1/469-470 |. 

2 Mbah Jenggot II 


Masalah niatnya ulama beda pendapat menurut Imam Ibn Hajar dan Ibn 'Imad boleh niat 
menghilangkan hadats, ulama yang laen berpendapat menggapa tidak cukup. Referensi : 


KE Ja A50 104-103 1 —ao 12 AI Jade! Andal 
aa Cat ra 8, Audi AN ne Wi, ASN eng g Us sg CP La “ GE Sabah spm Ol Kasal 


dan AK ab pai Par) Pe eka de nan Saya | 15| Ag Be apa 


00, 9 


Link Asal : www.fb.comJaroups/piss.ktb/433733446649469/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(139 ) 894 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1669. WUDLU' PRIA ATAU WANITA BERSENTUHAN 
KHUNTSA MUSYKIL 

PERTANYAAN : 

Ibraz Ibrahim Ibrouz 


Assamualaikum para sahabat piss Bagaimana hukumnya menyentuh khunsta. baik laki-laki 
maupun perempuan.apakah membatalkan wudhu' 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Wa'alaykum salam laki dan wanita bersentuhan dengan huntsa tidak membatalkn wudlu'.bajuri 
1/69 dan al tahrir hlm 8 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Wudhu pria atau wanita yang menyentuh atau disentuh KHUNTSA MUSYKIL 
tidak batal. 
Il dU Gjadisu | Lahuy JSM ak af IKEA Dae Bal al Jera yak ah Ika ee Ba ISSI SE ah Pa) 
Jpg ika D olah PSS) SABUN Yg JerI yaita Yg MEI oya ak BY ya yak Ajaly Jong Bobo JSI yah j3 
LAS Ugal SAS SU) Ol KY UAS gai d Jen JI IA SDA SI j3 ayal GOYANG Gg SLS Laga 
| KELIMA | Bila KHUNTSA MUSYKIL (orang dengan dua alat kelamin, pria dan wanita) 
menyentuh kulit khuntsa musykil lainnya atau seorang pria atau wanita menyentuh badan 


KHUNTSA MUSYKIL atau KHUNTSA MUSYKIL menyentuh badan pria atau wanita maka 
wudhunya tidak batal karena terdapat kemungkinan kesamaan jenis antara keduanya. 


Bila KHUNTSA MUSYKIL menyentuh badan seorang pria atau wanita maka batal wudhunya 
karena ia menyentuh orang yang berlainan jenis dengannya dan wudhu pria atau wanitanya tidak 
menjadi batal karena keraguan kesamaan jenis diatas, begitu juga tidak batal wudhu seorang pria 
atau wanita yang menyentuh KHUNTSA MUSYKIL karena keraguan diatas sedang untuk 
wudhunya KHUNTSA MUSYKIL yang disentuh terdapat dua pendapat ulama namun bila seorang 
wanita menjadi makmum lelaki jenis ini (KHUNTSA MUSYKIL yang telah ia sentuh) maka 
shalatnya tidak sah sebab bila ia tidak menjadi hadats akibat bersentuhan dengannya maka 
imamnya menjadi hadats. | al-Majmuu' Alaa Syarh al-Muhadzdzab 11/30 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/435825213106959/ 

1711. IOTISHOR DENGAN MENGUSAP IMAMAH KETIKA 
WUDHU' 

PERTANYAAN : 

Zu El Syamsa 


Ustd/ah, seorang teman dulu ada yang berwudhu, ketika bagian mengusap kepala beliau hanya 
mengusap atas jilbabnya, benarkah tetap boleh ? 


JAWABAN : 
2 Mbah Godek 
Jika hanya igtisor / ngalap cukup hanya mengusap kerudung / seban maka tidak mencukupi. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1895 


Pan Aan dun 0 0. Pan and 


sialan nat mad Ca (la dedi Ih Paksi Tn gi Inka 0 yA Sek 21 ayah LP Ogan Ol SNI 
baja Ur giaa Je MAS DI Ie Jas 


Ibnu sirin bercerita dari 'amr bin wahab assagofi dari almughiroh bin syu'bah bahwa sesungguhnya 
NABI SAW. berwudlu terus mengusap ubun2 dan 'imamah / penutup kepalanya, maka hal 
demikian menunjukkan bahwa igtishor / meringkas pada mengusap 'imamah / penutup kepala saja 
itu tidak mencukupi. | hawil kabir juz 1 hal 704 J. 


2 Toni Imam Tontowi 


Yang jelas walaupun pake penutup kepala tetap harus membasuh rambut / kulit kepala minimal 
ubun-ubun . 

Ig Sl ala yuuk Alia 38 Jan pi jogl dgo SUlalad Aang sil JA € gain lu sp Lang chel « Ega AA Lag Hanl ya Us ya 

Iki pp) 6 ASI adah Jus La jis 6 sial | IK) Ba, cl, Aunga Masalah 

ss hg sal AI laa 3X SAYA Rp! AANG SAM Ng AW is, Wabale « SAI ASI Ws sal yag FB) is, MbeLale « gaSo ks 

Ld sy e,yBay Uu) Iin gan Mala galisi soal Uji € gaSb Lap cuy wd 3) 3 Bl gl aa) gal) Be, IWa 

Liga « 

Namun ada sebagian ulama yang memperbolehkan (menganggap sah : milang-milang shah : 
jowo) yaitu : 

Un Jala: NI) Natal, cl, Wewalad SUA sasak) 9x3 IV jleee giaa sbs3s) glual3 KSM YA H) gal ga “3 ks ILa33 ) : 
any mama ol, Kkecolad TE3 Kan 3 MiJsa) sos Al ss Letaa (5 


SJIS SU JII kia Bloa Ia Wa pal gem Y NI LIA NTB Saad gilary gAslas IV ee giaa gham Ia 39) 3s Aja 
mas lugl cl, An « SA jp menlagp Sih ca KA ka: snap Sa Ulas «ala ai ja salah Si Lag alel Anal as) aksi 
Ja DJ PA NA AJ: , la yagd Nila CJ AP Illa ala sala Asaga , lsg gs) ( ole smla Bana Sg ILag Il je 

IYsJ hal 438 - 439 


2 Cecep Furgon 
Ikut sedikit para yai Ngap, barokah.. 


2... - o-- 4G 


An Da an Be naa 


-.20 3 


SES ogah IS Baju del al 2 Ap aladi ma Se pas 0) Ub, 


| Fasal | Perkataan di dalam mengusap imamah. Apabila seseorang mengusap sebagian kepala 
kemudian ia ingin memilih untuk menyempurnakannya maka dapat dengan mengusapkan juga 
imamahnya, hal ini telah di nas oleh imam syafii berdasarkan riwayat Wahab atssagafiy, dari 
Mughiroh bin syu'bah bahwa Nabi Saw berwudhu kemudian ia mengusap ubun-ubunnya dan 
kepada imamahnya. 


Adapun apabila seseorang mencukupkan mengusap Imamahnya saja tanpa mengusap kepala 
maka hal itu tidak mencukupinyaf(tidak sah) berdasarkan Gaul Jumhur. | Hawi Kabir 1/189 |. 


Berbeda dengan Ibnu Hajar yang mengatakan sah jika ia mengusap Imamah saja tetapi tembus 
ke Aa maka sah wudunya, jika tidak tembus maka tidak sah... Ibn Hajar : 


lala. bila AU jaan il Kala JB) Bye! Jati ad Ol nj ya Pu Ie aah pedet juli de ma 


Andai kata seseorang mengusap ke atas sorbanya/jilbab atau secarik kain yang ada di kepalanya 
kemudian tembus ke rambut, maka gaul yang aujah menegnai hal itu adalah tafsil sebagai mana 
masalah terhadap Jurmuug(sepatu pendek yang terkadang dipakai untuk melapisi khauf) . Berkata 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1396 ) 896 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Alamah ibn Hajar hal demikian Cukup(sah) secara mutlag baik ia sengaja atau tidak. | Bujairimi 
11270 |. 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/435915646431249/ 

1752. BERHADAST DI TENGAH-TENGAH WUDHU 
PERTANYAAN : 

Amri Ahmad 


Assalamu'alaikum... | BAB WUDLU | Semoga Semoga Sedulur PISS-KTB semua dan jajaran 
Dewan Asatidz/zh diberikan kelimpahan rahmat dan hidayahNya dengan limpahan kesehatan dan 
limpahan rizgi yang Halal Aamiin Yaa Robbal Alaamiin.. Si Fulan sedang berwudlu dan ketika 
sampai pada urutan mengusap sebagian rambut, tiba2 Si Fulan tadi kentut... pertanyaan : 
1. dengan demikian apakah Si Fulan tadi harus mengulangi Wudlunya dari awal atau 
melanjutkannya sampai selesai untuk menyempurnakan wudlunya... 
2. bila pada kasus musim kemarau bagaimana, yang pada daerah tertentu nilai air ibarat emas 
(“sakeng ngirite). Mau tayamum, air di depan mata, mau mengulang dari awal, air susah. silahkan 
penginclonganipun....matursuwun sak derenge... 
JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
1. RI SMG OY sypoy X5 Ang Laga Solel JI Tina! Joel 3 TUL ML Ve Hetal! Jd Hae Pe yi 3 dala Jab 
SLALU Ela, 
YVV JW Lite 
Apa bila seseorang membasuh ke-2 tangannya ketika berwudlu, kemudian ia berhadas ketika 
berkumur maka untuk memperoleh kesunahan dalam berwudlu maka ia harus mengulangi 


membasuhnya lagi sebelum niat berwudlu dilakukan. Karena niat membasuh tangan sebagai 
kesunahan akan batal ketika hadas datang. 


Dengan demikian, ketika sebagian fardlu dan sunah wudlu telah batal maka wajib mengulanginya 
lagi dari awal. 


2 Ibnu Toha 


Nih maksudnya "Dengan demikian, ketika sebagian fardlu dan sunah wudlu telah batal maka wajib 
mengulanginya lagi dari awal", jika sunnahnya yang batal maka sunnah pula mengulang, bukan 
hukum wajib mengulang, sebab bukan wajib. Membasuh tangan sebelum wudhu' adalah sunnah : 


Aj LAB OY sya jl Rai Ang Uagland Bole! Jl Tini Ja 3 TEA SB Nia Kenasall Jd Wal Pep 3 Ane Jul 
SLALU Ela, 

FOKUS 
Dia Arok! Id Lal Fe ol 3 dala Jl 


2. Lantas bgm kalau air nya tidak mencukupi, karena untuk kebutuhan minum dll yang lebih 
penting ?Maka bertayamum 


AN KEY dpr JIN OS gl ON SUS ARA Ah CL om Ig PS Ol Iland All aUL ebay 
SY 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1897 ) 897 


Pa Il TA Uye peail deler yel la pe le yaa dy Bolelal y JUNI AU Y dna dpr eU yel 
Itk— 4 sol tale ay lil 
YX Kan As 
Hukum berlebih lebihan dalam air yang sediktit yang hanya cukup untuk membasuh yang fardlu 
saja adalah haram 

SU II BA aa pel II 013E BY Sob oa pi VI AAU Y oi L NI J3 JI 
VE ata 

Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/444897028866444/ 

1758. BERWUDHU DAN BERDO'A DI KAMAR MANDI 
BER-WC 

PERTANYAAN : 

Bang Toyyib Aja 

Assalaamu 'alaikum wr wb! Mohon pencerahannya. 

1. Bagaimana hukumnya membaca do'a dalam wudhu' dibaca dalam kamar mandi yang di situ 
juga terdapat (WC) ? 

2. Bagaimana hukumnya membaca do'a setelah BAB di baca dalam keadaan telanjang karena 
hendak mandi? 

3. Kapan waktunya membaca do'a "ALLAHUMMA THAHHIR @OLBII MINAN-NIFAA@G WAHAS- 
SHIN FARJII MINAL FAWAAHISY" apakah langsung setelah BAB (masih setengah telanjang) 
atau setelah istinja”? Mohon bimbingannya. Syukron katsiir...! 

JAWABAN : 

? Hasanul Zain 

Wa'alaikumussalaam, Ini yang Pas untuk pertanyaan No 3 " Wa an-yagula Ba'da firoghihi wa 
ba'da khurujihi min mahalli @odho,il hajati ( Allohumma Thohhir @olbi minannifagi wa hassyin farji 


minal fawahishi ". | Nihayatuzzain Hal 16 J. Jadi kesimpulannya untuk No 3 dibaca setelah selesai/ 
keluar dari tempat @odhil hajah/WC. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 

Di kamar kecil/wc/kakus atau yang dalam bhs arab -»w: Kita dimakruhkan untuk berdzikir dan 

berkata-kata terlebih lagi ketika sedang buang hajat. 
BY gain IIS Bel yan OLI Gal el pall 3 OS alga Koe el Jl SU 3 SI 04 
LE NY Oh 2g Ya Lole enay Yg CI AI AAL Y alas ISI Lalonsol jang IU Cah Boy pall IS VI 0 ISI JS 
ds dalih Ulas AI Aan alas UB PA Yy An AAL, 0) KA AS NAS SU 1 el yr Gonta Y Loyal OK) 4 OS 
YA JSSYI pede loe Jai BUAS 3 cone IP Ld IL 
"Dimakruhkan membaca dzikir dan bercakap-cakap ketika buang hajat, baik ditanah lapang atau 
bangunan. Kemakruhan ini berlaku untuk semua jenis dzikir dan ucapan. Kecuali ucapan karena 


keterpaksaan. Bahkan sebagian ulama berpendapat ketika bersin,maka dilarang membaca 
Alhamdulillah, tidak boleh mendoakan orang yang bersin, tidak boleh menjawab salam, menjwab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1398 ) 898 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


adzan. Apabila ini dilakukan maka hukumnya makruh tanzih tidak haram. Adapun misal dia bersin 
kemudian mengucapkan Alhamdulillah tetapi sebatas hati saja, tanpa diucapkan maka tidak jadi 
mengapa. Hukum makruh ini juga berlaku ketika sedang berhubungan badan. 


Memasuki kamar kecil ada tatacaranya, diantaranya adalah : 
1. Ketika hendak masuk ucapkanlah do'a 
CIA, LI ea Ebi al 
2. Tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan asma Allah dan Rosulnya 
3. Tidak boleh masuk dengan tanpa penutup kepala 
4. Tidak boleh bertelanjang kaki 
5. Ketika keluar hendaknya membaca 
SEL 3 SY ee B3 Id 
6. Ketika selesai cebok setelah keluar dari tempatnya berdoalah 
SA Ga PP yan 3 Bli oa ce seb lil 


Do'a ini dibaca hanya bagi orang yang habis buang hajat, kalau sekedar mandi maka tidak dibaca 


SL iB dislonj OS Ob el Kang ya AIM IIA MS gonna nnnnnnaaaaan dor pai eU g Maa IL 
gd yanl Alya santana BU aya 3 ab AIA ya TAN dag y slemitaYI oya PIA Ate JB gen nnnnaanaaa FT) 
Ya 

2 Ibnu Toha 


1. Bagaimana hukumnya membaca do'a2 dalam wudhu' di baca dalam kamar mandi yang di situ 
juga terdapat (WC) ? 


Wudhu berikut bacaan sunnahnya BOLEH sekalipun berwudhu" didalam WC, dengan bacaan di 
dalam hati untuk menghormati bacaan-bacaan tersebut, sebab kita dalam situasi dan kondisi 

tempat yang kotor (wc). Ibarot : 
Ha BA Je Wa pil gller 2p S3 pk P3 AE Oi paA Ie AI ala Uda Kl Ca Un 
(tuhfatul muhtaj) 


AS HL at J3 Jab DG ai as da3 Je DE Jah lh hn A3) Sa ha Gl PA ARI 
VI SEA de Maa Aa Tea in Lai S Us TA Ie DE ala IBI SAN La ya 
Pe TOP ATA 

(Hasyiyah As-Syarwani) 

IR Toy Up da3 ani Vj Sa pik UB Rent ed Jl Ku af WA II de 3 Uh 
ag MA Ae cit AI Op Odong haye op ria LA Ou eg OI e Rb ba ji 
Val JS SI aan Gaban Jb 01 KA lang yani £ sama Je DG Of jay Jaka! SAN, OLiL Ole an net) 
si kat pA VEA of pat MB) rah Up mad 4 UI Kai Kama KA el ll HI 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1899 ) 899 


(AL-lgna") 

? Bang Toyyib Aja 
Afwan para asatidz kalau saya ngeyel, karena saya memang sangat awam ilmu agama. 
Sedangkan saya ingin ibadah yang saya lakukan sesuai dengan tuntunan syari'at, untuk itu, 
sudilah kiranya para asatidz membimbing saya dalam hal ini. Kronologis Pribadi : Saya tinggal di 
sebuah kontrakan sederhana, di mana kamar mandinya menyatu dengan tempat (BAB) juga, dan 
mau tidak mau saya melakukan wudlu' di sana(kamar mandi). Dan ketika wudlu' saya membaca 
do'a-do'a trmasuk juga membaca lafadz niat seprti nawaitu dst...! Dan saat membasuh muka saya 
membaca : 

0 yA andy Dp JA PI API Aa ll 
ALLAHUMMA BAYYIDH WAJHII YAWMA TABYADDHU WUJUUH WATASWADDU WUJUUH. 
Saat saya membasuh tangan kanan saya membaca : 


ALLAHUMMA A'THINII KITAABII BIYAMIINII WAHASIBNII HISAABAN YASIIRAN. 
Saat saya membasuh tangan kiri saya membaca : 


SAP s9 GAN) Ikat GUS gelar el 
ALLAHUMMA LAA TA'THINII KITAABII BISYIMAALII WALAA MIN WARO.A ZHOHRII. 
Saat saya megusap kepala, saya membaca : 
ABI Ie ag Sab oh “li 
ALLAHUMMA HARRIM SYA'RII WABASYARII 'ALAN-NAR. 
Saat saya membasuh kedua kaki, saya membaca : 


PI3YI ga Jd 2 BI nadi Pan 3 Ta 
ALLAHUMMA TSABBIT GODAMII 'ALAS-SHIRAATI YAWMA TANZILU MINHUL AODAAM. 


Dan biasanya saya melakukan wudlu' setelah memakai handuk, karena saya tahu, wudlu dalam 
k'adaan tlanjang hukumnya makruh. Namun terkadang saya juga mlakukan wudlu telanjang, saat 
saya hendak mandi besar, karena ingin mendapat ksunnahan. Pertanyaannya : 

1. makruhkah berwudlu' di kamar mandi seperti kasus saya di atas, sedangkan tidak ada tempat 
lain di situ? 

2. apakah do'a2 yang saya baca di atas termasuk dho'if ? Kalau iya bolehkah saya tetap 
membacanya ? Atau adakah bacaan lain yang lebih shohih? 

3. bolehkah saya membaca do'a2 di atas ketika wudlu dalam kamar mandi? Ataukah harus di 
baca dalam hati? 

4. bolehkah demi melakukan kesunnahan, seseorang terpaksa melakukan kemakruhan? Seperti 
berwudlu' telanjang karena hendak mandi besar ? Karena setahu saya, 80”4 orang yang mandi itu 
telanjang. Mohon dengan hormat dan sangat para asatidz membimbing saya. Atas jawabannya 
saya ucapkan JAZAKUMULLAH AHSANAL JAZAN' 


NB : Pertanyaannya, bagaimana hukumnya berwudlu di sungai yang sekaligus biasanya orang 
kencing di situ ? Syukron. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1900 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Mengenai do'a do'a wudlu. Memang dalam tidak ada anjuran dari diri Nabi tetapi do'a do'a ini 
bersumber dari ulama-ulama salaf (terdahulu). Dan untuk kesempurnaan wudlu sangat dianjurkan. 


YP Selor yan A3 anta slpkil JB AB y elang dala Ah lo AI LP RA Rb sya slr de elu Ul, 
MO naas ank Upah Lyra 9 Igal jg « Saud 
slow! OS Ol yg jig dil Ega ya diniaa U8 Ca Y Sara Sea Cb aj ya dg Ol dil SI Ela YI Us elemih ae Y 
CI sa din yed JAE YI Jelas Oa Ja Sl Ja ASI 3 AYI Sa am ole SA Ol demi 3 
Y/YA 

? Ibnu Toha 


2. apakah do'a2 yang saya baca di atas termasuk dho'if ? Kalau iya bolehkah saya tetap 
membacanya ? Atau adakah bacaan lain yang lebih shohih ? 


Do'a-doa seperti diatas banyak sekali kita jumpai di dalam kitab-kitab mu'tabarah. dan tentunya ini 
pengamalan oleh ulamaz salaf kita, termasuk sunnahnya wudhu". Ini contoh ibarot : 


PN aing Serta lg 
Oya dya Gg Kate) IA HUI OyA tan Jak Jas yeaay. 
Gran GUS Gale ll esa Ad Jak dung. 
aa ah JI Yg seb ly ora Veda GLS Gabah AI Junk Jas. 
AI de Saring Gor All UNI aa das. 
Aimmot O yaaa Ji O yaaa opa oya akar HI 13 gamma da2 
atik Jo pall Ie aah Ea mall Hendor jl Junb Jang. 
(AL-BAYAN ) 
Yg Goro BUS alat lil AI Jak Clay Agri 9 yani Pa API at AI Thang Jab Aas gia Spb) Je yen Ol 
Iya O yratang cor ya Gala pn! CSI Tama Gale JII Cal Gg SAS pa AU UJI ama Clay Ilata selai 
Gd Alay jie Rapyl Uglaond paiinak! Sol mall Ie A3 Ea Al Under Junk Soy Airl Oyasih, 
(AL-MUHADZDZAB) 
? Bang Toyyib Aja 


Jadi kesimpulannya boleh & sunnah membaca do'a-do'a di atas asalkan di baca dalam hati, 
karena menghormati bacaan yang tidak boleh di baca di tempat yang kotor (kamar mandi wc) 
begitu ya.. yai Ibnu ? 

2. berarti sekalipun tidak ada anjuran dari rasul ulullah tentang bacaan do'a di atas, tetap sunnah 
di lakukan untuk keutamaan ibadah. Beigtu ya ustdz Abdurrahman As-syafi'i ? Syukran katsiir 
pencerahannya. Silahkan kalau ada yang mau nambahin atau menjawab pertanyaan mba Ni'mah 
Hasanah, saya tetap nyimak. 

? Ibnu toha 


Bang Toyyib Aja Jadi kesimpulannya boleh&sunnah membaca do'a-do'a di atas asalkan di baca 
dalam hati, karena menghormati bacaan yang tidak boleh di baca di tempat yang kotor(kamar 
mandi wc) begitu ya.. yai Ibnu? 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1901 | 


Ya, tetap disunnahkan dan kalau ketapatan wudhu' dalam kamar WC dibacalah dalam hati. 


2. berarti sekalipun tidak ada anjuran dari rasululullah tentang bacaan do'a di atas, tetap sunnah di 
lakukan untuk keutamaan ibadah. Beigtu ya ustdz Abdurrahman As-syafi'i ? 


Tidak semua bacaan do'a atau dzikir tersebut tidak ada anjuran dari Rosulullah. semisal menyebut 
Asma Allah sebelum wudhu' (membaca basmalah) ini anjuran dari Rosulullah, bahkan dari 
Madzhab Hambali menghukumi WAJIB membaca Basmalah sebelum wudhu' dan batal wudhu'nya 
jika tidak menyebut Asma Allah dalam berwudhu'. Termasuk juga anjuran dari Rosulullah, contoh 
do'a wudhu' dalam Hadits Shahih disebutkan : 
ofaga ad Un Von db Uj S Uof agat JG Ce PAN, telan den Ko di Iya, J6 J6 
AC Ugal ya deni RA Alai KUA Kah Uya pala! Uya dlmoely tema ya elang dal ang ola laun Te 
(HR. Sunan Tirmidzi, Shahih Ibnu Hibban, Sunan Baihagi dll) 


2.0 


Oni tag D yissal Nai U d Vof aga Barang RAT dik K sya) or £ 3 bag "JM aga Pi us 
(HR. Sunan Nasa!i, dll) 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/436413213048159/ 
1763. MENGUSAP TELINGA KETIKA WUDHU' 
PERTANYAAN : 
Baitul Ang Ais 


Mohon pendapatnya. Bahwa ana tidak menemukan wajibnya membasuh telinga dalam kitab2 fig. 
Namun dalam hadits yang di riwayatkan Abdulloh Bahwa Nabi membasuh telinga dengan air yang 
bukan bekas dari usapan kepala. 


JAWABAN : 
2 Sinar Senja 
Baca ibaroh al-goulul mukhta/ fathul gorib 6 : 
datang CB Aetoesana Jarata OT Lagonnt Ria 3 Ainaly el Ja pb (SI (dandan le Lagiboly LP Alb CSI) aah (Temang 
rkgbinaal C3 Ol jan LA ci Gaal & LA yel Ae dan) 09 Cabolahi de LA pay 
2 Abdullah Afif 


Dalam kitab al Majmu', syarah al Muhadzdzab karya Imam Nawawi juz I halaman 414, cetakan 
Daar al Fikr, berikut keterangan Imam Nawawi : 


Silam aya Asas JB Ag LV OLI AS Lagoman eyang ONitama Olga2 Ja ya oya Ng dong oya Uamal Laki Lisa 

op aly eUany oyadly yag oil 0 0 

Madzhab kami sesungguhnya dua telinga bukan termasuk wajah dan bukan termasuk kepala, 
akan tetapi keduanya merupakan dua anggota tersendiri yang sunnah mengusapnya secara 


sendirian, mengusap telinga tidak wajib. Dengan pendapat ini berkata sejumlah ulama salaf. 
Mereka menceritakannya dari Ibnu Umar , al Hasan , 'Atha dan Abu Tsaur. 


Selanjutnya beliau berkata : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1902 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


daa PIA II SMS el A53Y Joel elang dala AB Cal AI Sy Ol Aaj oya AA Aa Layla Ugimonl alat Lalu rol) 


Te UAS YA) 
Ashab kami berhujjah dengan beberapa hujjah, yang paling bagus hadits 'Abdullah bin Zaid 


sesungguhnya Rasullulah shallallaahu 'alaihi wasallam mengambil air unutk kedua telinga beliau 
dengan air yang berbeda dengan yang beliau ambil untuk kepala beliau. Ini hadits shahih. 


Tambahan : 
Hadits diatas termaktub dalam Sunan al Baihagi al Kubra 1/386 dst (Maktabah Syamilah) 


por ss s3 gama D4. 


Pi Pa 


Bab mengusap dua telinga dengan air yang baru 


Ai DAA ME Lea papa gt kaan op LA 2 £ and af Cet BALI aa ag Kama dl as al Usa 
1a. aa 


Sam AON ga ga GP MA SA Hal IG sek Ab Ke Ui aa 3 ES au 
sal Sat sd si SS sL 53 156 Coy —ekay de AI le— A1 den ats, AG Aap gaun 


Ag oi Op on AA yakin gi Dan gi yA al 50 Lay WA Ka) mete Sh Kia), 


selanjutnya : 
Hg KAA PSA Ai AI oya Ana UK Ga laga Aa AE Il du at Ug sg 
kan Mat pe dan BP ai aa 
A31 Laga mma sd 3. 


Pad Oo ,2 38 0 20... Log. -a. Oo AI 9 229 29 


Ta KA Lemb endah KAA Ti aa apa Sala Van PE ep ae MU, 
dai SK Aa Ab SE C3 Ge bp da Kb al ga 

» Baitul Ang Gis 

Terimakasih kang Namun bagaimana menurut madzhab syafiiyah ? 

2 Abdullah Afif 


Dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana yang saya kutip dari kitab Majmu' dan yang dikutip ustadz 
Hezgiel Hoa Dzul Kivlie dari kitab Tagrib, yaitu: 


AJI Ie csi (antar ole Lagiblay LO AL5 OSN) aan (aamag 
Mengusap seluruh kedua telinga luar dan dalam dengan air yang baru, bukan dengan basahnya 
(air) kepala. 


Penutup : Berikut khilafiyahnya sebagaimana dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz | halaman 15-16, 
cetakan Daar al Fikr tahun 1415 H 


Led dag ala Aan del JI Oa yang Kai IV es Ld sa Jang And jl dia ya Jaa SY ama Nyi 
disi pl By Lon ya LAI Laga dy SL Kla il Tia ga Ojdala SL Dlou ya Rela JA NAK JB yk SI 
Sya Niup J9 SU ad dat Ria Lagowana (ASLI JG) Ldr 25. Ga JI aa Olorun Laki VI SAS pp Lagoua debuoi) 
CUL Slbnsot oya Lil islan 


Wallaahu A'lam. 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1903 ) 903 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456506954372118/ 

1813. MERTUA TIDAK MEMBATALKAN WUDHU (MESKI 
SUDAH CERAI ) 

PERTANYAAN : 

Indah Azza 


Assalamualaikum wr wb, Status mertua tidak membatalkan wudhu, Jika suami istri cerai,apa tetap 
tidak batal wuduknya bila sentuhan sama mertua.. Mohon penjelasannya... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Wa'alaikum salam. Mertua tidak membatalkan wudhu selamanya (meski sudah cerai ), 
membatalkan wudhu jika yang disentuh kemaluannya. :- ) 


2 Muhammad Fadhil 
Bapak bil-mushoharoh (orang tua karena sebab perkawinan) jelas-jelas selama-lamanya tidak 
akan membatalkan wudlu, walaupun anak-nya sudah cerai,. 
Oli dilel — (3 / 265) 
aianiy o yamek Ah aed Lalai, Alb yg dat opal Udlad Rab it ey) Ca pel dala AI oke ai Tae S3 3 (M8) 
Jl les SIN damai Ailee 3 oat ABI gann y dalile oya yA AI dika & Vol oya o yak 
3 JS pl IL Ap GUSI Aa Ela jl ab jl Lojiia Laly Un La Balak Jang ditabung dal eh pay Aulia lo 
AI pa SS Jet JSI) Jet oat ISU A Ld Lay OS Lyn Lena Alah Lg lil Ga Get (sll yag ) JB ya 
SUSU af omi euy alta Uh 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/463866370302843/ 
1888. PERMULAAN MEMBASUH TANGAN DAN KAKI 
KETIKA WUDHU 
PERTANYAAN : 
Kang Alif 


Dalam wudlu saat membasuh lengan....yang benar airnya /mbasuhnya dari tapak dan 
pergelangan ke siku atau dari siku ke pergelangan.....? poro alim sedoyo nyuwon 
penginclongipun......matur Suwon 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 


Kalau membasuh sendiri dimulai dari ujung jari, kalau dibasuh orang lain dimulai dari siku-siku, 
berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' 1/394, maktabah syamilah : 


SJ ya dada Jab 3 Tag OT Koma GIE G Soya telog Gama! poli yah JL Ulah All Janta Giat Jilaa 3 
bag 01 dal Knp UM Ana SU UU, AS Yg Aid ya IIS elal US Ugal SY MAS pada ola de el CS pm Aaaloi 
Oya 2 ball Sikay meLAYI ALI JI Aib ya ya Kaak 


AS Yy Aida IS el US Ugale SNI MAS day Ola Cal lh CG pad Anal AL ya data Jab G3 Tang OT Ket 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1904 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Anas elN UU 


YUSTAHABBU AN YABDAYA FII GHUSLI YADAIHI MIN ATHRAAFI ASHAABI'HII FAYUJRII AL 
MAA'A 'ALAA YADIHII. WA YUDIIRU KAFFAHUU AL UKHRAA 'ALAIHAA MUJRIYAN LIL MAA 
BIHAA ILAA MIRFAOIHII WA LAA YAKTAFII BIJARAYAANIL MAA' BITHAB'HII 


jang 2 Hall Sidy ali ALI Il dia oa Kaale Ty and Ale Lan OM 


FA IN SHABBA 'ALAIHI GHAIRUHUU BADA'A BISHSHABBI MIN MIRFAOIHII ILAA ATHRAAFIL 
ASHAABI' WA YAGIFU ASHSHAABBU 'AN YASAARIHII 


link kitab Majmu': http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-276&startno-0&start-0&idfrom-479&idto-482&bookid-14&Hashiya-2 


? Masaji Antoro 


Baik dimulai dari jari-jemari atau dari siku-siku asalkan memenuhi syarat membasuh tangan 
keduanya SAH, hanya saja menurut pendapat yang mu'tamad (pendapat yang kuat) yang lebih 
utama dalam membasuh tangan dan kaki saat wudhu adalah dimulai dari jari-jemari secara 
mutlak, bila diawali dari siku-siku atau mata kaki maka khilaaf al-Aulaa (menyalahi keutamaan). 


BL Nila KASI, GEA Tap om dala ma OP demi AE Lema Ol LAU Jeryy da IS SI Jera JII Jok & Sela, 
ol Cikar LIL Sela JII Of oya 003 & pama GL aed SU Rn JI 
Permulaan dalam membasuh tangan dan kaki saat wudhu adalah dari jari-jemari, yang demikian 


bila ia menuangkan air dengan sendiri bila dituangkan orang maka dimulai dari siku dan mata kaki, 
keterangan ini yang terdapat pada kitab ar-Raudhah. 


Namun pendapat yang kuat adalah yang terdapat pada kitab al-Majmuu' dan lainnya bahwa yang 

utama dalam membasuh tangan dan kaki saat wudhu adalah dimulai dari jari-jemari secara mutlak 
(baik wudhu sendiri/diwudhui oleh orang lain). | Yaanah at-Tholobiin 1/52 . 

JA Tag 0gb dala Kena OP) demdi la Lema OI (RLPIL) Jeng ISS (YAI) Jak (G Seladi,) 

Ualoa LL Sela! INI Of oya any & yamdi Le dadali ST Ao Jl GL ika (ASI, 

Permulaan dalam membasuh tangan dan kaki saat wudhu adalah dari jari-jemari, yang demikian 


bila ia menuangkan air dengan sendiri bila dituangkan orang maka dimulai dari siku dan mata kaki, 
keterangan ini yang terdapat pada kitab ar-Raudhah. 


Namun pendapat yang kuat adalah yang terdapat pada kitab al-Majmuu' dan lainnya bahwa yang 
utama dalam membasuh tangan dan kaki saat wudhu adalah dimulai dari jari-jemari secara mutlak 
(baik wudhu sendiri/diwudhui oleh orang lain). | Minhaj al-Gawiim 1/45 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/471027882920025/ 

1935. FATWA IMAM SYAFI'! TENTANG MENGUSAP 
SEBAGIAN KEPALA 

PERTANYAAN : 

Faizal Al-Amin Muhammad 


Assalamu'laikum. Aaya mau minta bantuan sahabt2 semua, mengenai mengusap kepala dalam 
berwudlu.bisa tolong jelaskan mengapa Imam As-Syafi'i memfatwakan mengusap kepala cukup 
sebgaian ?? mohon penjelasan dan keterangannya. syukron 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1905 | 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
YAN ama pe US (UMS ) GAS AP Sdely Badi Yan T penadi OS jg si (Gay Bab Yam JI JP) 
AI BS baata de dan 5 eU Of and emak SSI de YS d01yy 1 Kang Pgpemaly Y Is la Gaga JI 
Of aa pend 3 email Kang Lily GLEN 03 | Gali cad Liged, ) Is Jp GUS dansa ab Joy Gama OKU 
Can elang dala AI ala dl ekama ceyay Ai a03 Jae AJI Tema) Adaa ah Ju S3 Ine M3 o &YI OIKS ami 
OP Ine Si UN Uya 3 Uas ya Ainaia Am Of Jia Yg Gn memat s SY) de SMS Jah Telan! Iey tinolu 
Yel SA Aldi ola oa d3 Sg sol ya dp Reel Taman JUL Uande Galaag yan pal mma Ly d UnyI WS 
dna 
(Keterangan meskipun sehelai rambut) artinya meskipun yang diusap sehelai rambut 
sesungguhnya telah mencukupi(Berdasarkan ayat al-Guran) alasan kewajiban mengusap 
sebagian kepala berdasarkan firman Allah Ta'ala (“Dan usaplah kepala-kepala kalian...” (AS. Al 
Maidah: 6). 
Wajah dilalah ayat ini menerangkan kecukupan mengusap sebagian kepala adalah huruf BA bila 
masuk pada yang berbilang seperti pada ayat ini berfaedah untuk TAB'IID (sebagian), sedang 
saat masuk pada yang tidak berbilang seperti pada ayat “dan hendaklah mereka melakukan 


melakukan thawaf pada sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (AS. Al Hajj: 29) berfaedah 
ILSHAA@ (bertemu secara langsung). 


Alasan diwajibkan meratakan dalam Bab Tayammum padahal juga dengan redaksi seperti ayat ini 
sebab terdapatinya ketetap dalil hadits tentangnya dan karena mengusap wajah saat tayammum 
adalah pengganti maka dipertimbangkan keberadaan penggantinya sedang mengusap kepala 
dalam wudhu adalah asal maka dipertimbangkan lafadz. 


Dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengusap ubun-ubun dan diatas sorban 
beliau maka menununjukkan cukupnya mengusap sebagiannya dan tidak dapat dikatakan bahwa 
ubun-ubunlah yang tertentu untuk diusap sebab terdapat dalil nashnya karena yang demikian 
menyalahi kesepakatan Ulama disamping kata mengusap adalah isim jinis yang dapat mencocoki 
sebagian dan keseluruhan sedang mengusap ubun-ubun adalah bagian darinya, menuturkan 
bagian dari sebuah keumuman disertai hukumnya secara umum tidak dapat mengkhususkannya. 
(| Faanah at-Thoolibiin 1/41 J. Wallaahu A'laamu Bis showaab. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/4818777885017011 


2011. BOLEHKAH BERWUDHU SEBELUM ISTINJA' ? 
PERTANYAAN : 
Jagal Kambing Musiman 


Bolehkah wudlu dulu sebelum cebok dari kencing ataupun beol....???? Sahkah wudlu yang 
demikian ini...???? Pertanyaan tetangga usil... 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1906 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nderek urun 
yan Jelly 2gb! ON ENY Jambi Ker uya Lelaor 0pe3 ABI ST, 6 Judi lerly aya Lalai Ul) 0) SI XM dy 
Ain Ang Y SI ba jiig 6 Jml 2 yan al Koma Io Rante NI Ja SSI te yng OS oa Kalem | An ang d3 
SAI OS apa Oluku Y 2g jig 3 Lele, 
Dan kebanyakan ulama tidak menghitung membersihkan najis sebagai kewajiban-kewajiban 
mandi, ar-Rofi'i dan lainnya bahkan mengingkari menjadikannya sebagai kewajiban dalam mandi. 
Para Ulama berkata “Karena wudhu dan mandi adalah sama, tidak seorang ulama pun yang 
menghitung kewajiban membersihkan najis termasuk rukun-rukunnya wudhu, hanya saja 
dikatakan bahwa membersihkan najis adalah syarat sahnya wudhu dan mandi dan syarat sesuatu 


tidak terhitung bagian darinya sebagaimana kewajiban bersuci dan menutup aurat yang tidak 
terhitung bagian dari rukun-rukunnya shalat. | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab 11/208 J. 


? Didin Banjarmasin 
JEy eat! mama Cemital Gea Uly te pa aa Cemal & Lay Ob eLayu Ol Jd Gilang HO AL Un) Jali JU 
BAN AA Ol Ageng 4 IN Gde Gaya! ya Ja) tan ya Ik 1 Gloual pl JB mad AT pad aj 
LABA ad Ol Jah SA ag iB syana! Hee Ca SU aa eta DC yoml Kal ya BOLA & lead Lily dal 
SIN TR SBU, 
Penyusun al Muhazdzab berkata: dan ia beristinja sebelum berwudhu. Jika ia berwudhu dulu, baru 


kemudian beristinja maka wudhunya SAH...dst...... (hal ini ditulis jelas oleh Imam Syafi'i dalam al 
umm 


2 Abdullah Afif 
—a spa al Jika syara al Ja He kan 
IS Sang ai 2) Pap Ang 2, Oa Sa La, Pe EA, Ta 2g ig 
I AN aa NP PAR AA AKI 2st Ig d3 2 Ia SAN su j6 Jali sala Maa 2 m33 SI ah 
cal alan SE ja Ol am Ui ia Bab ua Ig Ore bray du 2 an b3 Lan AN Ja 
La GD SA II ain VI Alka PA) Ju ah Oa mma ya sa 
Poin pokok yang perlu dicermati ialah: 
ed 3 JM SI oi Y ag La CG) Jua aa AU pang mama Ag Jia WS ebi 
dan saya kutipkan juga dari Kasyifatussajaa : 
ab op Mila ya j3 Les pal ab Real UN) Ab pagi le bat cal Yg laa) pari el Jas Oh #lal G) 
ReUY early US pat aa Ina yag LAI SJ sol UV opo 3 SMS SA) Aj UP Y onb jl TAU edi seluas 
Bj Ja pn! Lena menaidl And 3 SUS aa All Yy Land W all LSI 
poin pokok yang perlu dicermati ialah: 
D3 gue ga Jaa yag LAH EP emo ON ema 3 SL 
link kitab Majmu: 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1907 ) 907 


bk no-14&ID-489&idfrom-801&idto-940&bookid-14&startno-14 
Link Kasyifatussaja: 


http://www.kl28.net/knol6/?p-view&post-1021253&page-20 

IIS pake ga Jaa yag LUH SP em ON eni 3 AL 
BIKHILAAFIHII FIL WUDHUU', LI ANNAL WUDHUU'A LIRAF'IL HADATSI WA HUWA 
YAHSHULU MA'A 'ADAMI DZAALIKA. 


Berbeda mendahulukan menghilangkan najis didalam wudhu, karena wudhu adalah untuk 
menghilangkan hadats dan hilangnya hadats berhasil tanpa didahului dengan menghilangkan 
najis. Wallaahu A'lam. 


Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/485152958174184/ 

2014. WAJIB MEMBASUH RAMBUT-RAMBUT YANG ADA 
DIMUKA 


PERTANYAAN : 
Odie Ali Baba 


Assalamu'alaikum.. Bagaimana hukum wanita yang berwudhu tanpa membasuh athi-Athi..?? 
Jawab : Tidak Sah , sebab Athi-athi termasuk bagian wajah yang harus dibasuh ketika wudlu. 
Hukum ini pada laki-laki juga sama: wajib dibasuh. NB : (Athi-athi adalah rambut yang tumbuh di 
bagian samping wajah tepatnya di depan telinga). Referensi : Gulyubi Juz.1 h.49 M.Muhtaj Juz.1 
h.173. Mohon Pada Yai2x / Ustadz yang bisa Buka Ta'bir nya..di Buka kan.. syukron. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
de Lal ai yag rlony Cena Ulet de all padi yag Kaka JS Jab KR (er ya Ae ISI 3 Ia) 
D9 CPI Paul ng USD SSI al ed yag leg (mada € lab Ora ye KAL MY Udh or del 
Ie ea ABI yag Ridiny JB de cab ag Kn jddl die OLX YI Ad MUA Sl or Uli KAI Se call ASI ya, 
HL GEG Bob ARUS Y cyatdl Hu Of, Welay Pal SUS Pande cai lia Aid 
PERNYATAAN DALAM RAMBUT-RAMBUT YANG ADA DI MUKA 


Wajib membasuh setiap rambut bulu mata, alis, athi-athi (rambut yang tumbuh sejajar dengan 
telinga antara pelipis dan muka pipi), kumis, godek, dan bulu yang tumbuh dibibir bawah. 


Wajib membasuh bagian dhahir dan bathinnya meskipun ia lebat karena kelebatannya dinilai 
sangat jarang maka hukumnya disamakan dengan kebiasaannya. | Al-lgnaa' 1/38 |. 
BA Kat ay Kr aa (OA My Hy) Tata (Ole) ang) Tag (naa JS Ji aa) 
Hd, smt « A5 « US og C3 nj Pad ara: 2 Wbu3 
Wajib membasuh setiap rambut bulu mata, alis, athi-athi (rambut yang tumbuh sejajar dengan 
telinga antara pelipis dan muka pipi), kumis, godek, dan bulu yang tumbuh dibibir bawah. 


Wajib membasuh bagian dhahir dan bathinnya meskipun ia lebat karena kelebatannya dinilai 
sangat jarang maka hukumnya disamakan dengan kebiasaannya. | Golyubi 1/207 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1908 | 908 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PAI, Fan 0S (Ga al Abd Ramah JSI yag (Ide) Le. (aa JS Jambe 3) 
Wajib membasuh setiap rambut bulu mata... Dan athi-athi (rambut yang tumbuh sejajar dengan 
telinga antara pelipis dan muka pipi). | Mughni al-Muhtaaj 1/51 1. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/485609828128497/ 
2133. Kesunahan membasuh telinga 
PERTANYAAN : 
Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum, tadi saya membaca ini : Memisah antara membasuh kepala dengan 
membasuh telinga padahal yang benar adalah membasuh kepala dan telinga dalam satu kali 
ciduk. Dan ini hanya dilakukan satu kali, bukan tiga kali seperti pada bagian lain, hal ini 
berdasarkan hadits dari Utsman bin Affan rodhiyallohu 'anhu tentang tata cara berwudhu. (HR. 
Bukhari, Muslim). 


Mohon penjelasan nya yang benar dalam wudhu menyapu bagian kepala sendri, telinga sendiri 
3x, atau membasuh kepala dengan telinga dalam 1 ciduk dan 1 x saja.? Bagaimana kalau wudhu 
lupa baca basmallah ? Apakah sah wudhu nya ? 


JAWABAN : 
? Fajar Bashir 


Hadits Utsman bin Affan yang mnerangkan basuhan satu kaki tersebut maksudnya adalah 
membasuhnya kepala dan telinga itu dijadikan satu, bukan satu kali jumlah basuhanya. kalau 
jumlah basuhanya tetap disunahkn tiga kali. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam warohmatulloh... 
SESI es Lil Alah Lagale dis nb y 9 Uni jin Call aa LagpumaS LD dong ma LESYI Jang Ky 1 SMU 
Sol 


Disunahkan membasuh kedua telinga beserta wajah 3 kali seperti halnya disunahkan 
membasuh kedua telinga beserta kepala. Dan disunahkan pula membasuh kedua telinga 
tersebut secara sendiri dan meletakan telapak tangannya ditelinga. Dan keseluruhan 
jumlah basuhan pada telinga adalah 12 kali. | Ket. Bughyah al-mustarsyidin hal 32 cetakan 
darul kutub J. 


Keterangan kesunahan membasuh telinga : 
9 HI BU aa 1 delap 3 derounana Jera OL Langonana AakS 3 Iha3YI 9 (dadar SK UU 3 LAS (CSI 3 
Laguna yang 1 der gbi ya LaRY Sy Alel ya UYG don gll Junk gua CESYI Jaa gang 9 ASI AU Je Asas 
Y y deng oya Y ONiinn Ulas Lah Jill Blel ya UYU Andik RASIU 9 gal JI oya ahh Jail Blel ya UNU al jl 
Aagah! ya 3 AI ep 


Dan disunahkan mengusap kedua telinga baik bagian luarnya atau bagian dalamnya 
dengan air yang baru. Dan cara yang paling utama adalah memasukan kedua telunjuknya 
kedalan kedua lubang telinga dan memutarnya disela lempitannya. Dan ibu jari digerak- 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1909 


gerakan ditelinga luarnya. Disunahkan membasuh telinga bersama dengan wajah 3 kali 
mengikuti pendapat yang menganggap bahwa telinga adalah bagian dari wajah. Dan juga 
disunahkan mengusapnya bersama dengan mengusap kepala 3 kali mengikuti pendapat 
yang menyatakan bahwa telinga adalah bagian dari kepala. Sunah pula membasuh kedua 
telinga secara sendirian tidak dengan kepala atau wajah dengan mengikuti pendapat 
bahwa telinga adalah bagian tubuh yang berdiri sendiri dan ini adalah pendapat yang 
MU'TAMAD. | Ket. Nihayatu Zain 22 |. 


Wudhu tetap sah tanpa membaca basmalah, karena membaca basmalah hukumnya 
sunah.. 


9 Oku Jas ta gonad dala 3 ya I jiaa R3 aa ASI Tank da0 Ay AI AA) Taman 3 SAS 150 yi) (ye 3 

WS aus Said Ae bala € Sang di OSYI 4 Ot 

9 oeb eU Jaa GA ab diah 9 (en Cd dh AA pam API AI emang Ceserh Olndl Uya da dye 
Oo mah Oh SEN 9 Cb DIA ya Lb SE Kn) Tai PILYI 

Disunahkan bagi orang yang berwulu untuk membaca ta'awudz, basmalah dan hamdalah 
sebelumya ketika membasuh kedua telapak tangan serta berniat kesunahan wudlu di 
dalam hatinya agar bisa memadukan antara lisan, hati dan perbuatan dalam awal 
wudlunya. Kemudian barulah melafadzkan niat wudlunya. Jikalau diruntut maka bacaanya 
demikian 'AUDZU BILLAHI MINASSYAIYTHOONIRROJIIM, 
BISMILLAHIRROHMANIRROKHIIM, ALKHAMDULILLAHI 'ALAL ISLAM WA NI'MATIH, 
ALKHAMDULILLAHILLADZI JA'ALAL MAA-A THOHUUROO, WAL ISLAMA NUUROO, 


ROBBI 'AUDZU BIKA MINAL HAMAZAATISSYAYAATHIIN WA 'AUDZUBIKA ROBBI AN 
YAKHDLURUUN. | Nihayatu zain 20 |. 


Terus diikuti nawaitul wudlu-a lirof'il...dst 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/500098686679611/ 


2158. MENYENTUH KEMALUAN ANAK BELUM BALIGH 
BATALKAH WUDHU' ? 

PERTANYAAN : 

Khodim Piss-ktb II 


Lailatul Farikhah : Asslamu'alaikum War Wab. Sempat dengar dari salah satu stasiun radio bahwa 
wanita yang mebersihakn kemaluan putranya yang belum baligh tidak membatalkan wudhu. 
Benarkah pendapat ini ? Maaf saya edit 


JAWABAN : 
& Mumu Bsa 


pS OI mp CE SS tari id Chai oya Ceganl TAS aa yaa DL so GAah (NI TA Ga Gas 
Lu» 4 Guy sama! DA IS tag Ig. 
OP oU dilel jadi SG BTA bag MAMA cal OLI 3 as La VI 


..kecuali sesuatu yang sudah terpotong didalam khitan seperti gulfa dan bidhir, maka tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1910 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membatalkan... alasannya karena yang sudah terpotong sudah tidak lagi disebut dzakar... 
Pakai ibarah ini kayaknya jelasin ibarah di atas 
SI pad dala pi Y 3) OLS 3 gl UNY AS ma OLI SAN amy yang 
£ Soesilo Bambang Yudhoyono 
Batal, menurut madzhab syafi' 
SESI Ogs PE ola 023 Riko gl as J3 ae (al 
| safinah | 
Om jl dam oya Ca jl Union Jp 
Meski milik anak kecil atau mayat, miliki sendiri atau milik orang laen . 
badai Jl Rally mil del Rab yag SI mad bd M3 yag 
Diantara yang membatalkan bazhr dan gulfah ketika keduanya masih ittishal | kasyifatussaja |. 
KRAN Lal TP Yakag 
Dan membtikan kemaluan mayat dan anak kecil | minhaaj / tuhfah |. 
& Nur Hasyim S.Anam 
Sip,nambah ibaroh dari aljamal : 
Ghea SA ya Gg) 
$& Rampak Naung 
Menyentuh farji dan dzakar batal. 
TOM Coy Ui dika BUANG LI Ale LS UY SAI ab Ja Bag NI 
£ Mbah Cemeng 
Lagi Liang jly Akal Anil Goo S9 TA el) (gal Ia) AI Latber SI ment oma sn (Us )) 
PSPS Bp jab Tiley Olly Rondo lele Gak Ali kala yag (ojo Jl) er dia Ol haku 
at ALI Bei Ai2 Laga! Dp GS (LAI Org RL PU) ya sp) PSI ya SI (oa ya IN) LAI 
Saka pg soil ala (akan IN oa Il Ae agama (ga CSI (La) I Lan yank jl SAW Raka Adi OS cg BAN) Jab 
ka Jae peni SU (La jig ol, 3) dada plg JA el 
12 saka Get Sgp KAL AGAN ilahi! moria Jill! Rmh 1 LSI 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/507319469290866/ 
2170. Do'a membasuh anggota wudhu 
PERTANYAAN : 
Kulodido Ainae Bentobat 


Assalamu'alaykumm.. sederek kabeh piss-ktb. ada yang tahu engga bacaan doa mau berwudhu 
dari awal hingga ahir. matur nuwun. Wassalamu'alaykum salam.. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1911 | 


JAWABAN : 

? Noah Ismaiel 

Kalo nggak salah di bab wudhu kitab bidayatul hidayahnya Al Imam Ghozali. 
? Hasanul Zain 


Wa'alaikum salam wr wb...! 
e Do'a Wudhu' dari mulai membasuh telapak tangan : 
Ls Lherana ya Sah Jail “Ui 
Allohummahfidz Yadii Min Ma a'syika Kulliha 
e Do'a Kumur": 
aah Urudy LAI Y LAS palang del AI lap Li PP oya Gaia lil Uals syg IKA IS le sel eelll 
Allohumma a'inni 'Ala Dzikrika wa Syukrika wahusni 'Ibadatika Allohumma asgini min 
haudhi Nabiyyika Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam Ka,san Ia adzma,an ba'daha abadan. 
e Do'a Istinsyag/menghidup air kehidung: 
Liong Ekagai Ily sa EY Abi Adel Rol, sal li 
Allohumma Arihni Roihatal Jannati Allohumma laa tahrimni Roihata Na'imaka wajanatika 
e Do'a membasuh Wajah: 
Ong Dad) pn JA P3 ATI Jaa ll 
Allohumma Bayyidh wajhi yauma tabyaddhu wujuhun wataswaddu wujuhun 
e Do'a membasuh Tangan kanan: 
Lag Sila Gasal Conan JUS (olesi meli 
Allohumma A'thini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro 
e Do'a membasuh tangan Kiri: 
SP s3 ay Ilada GUS GeleuY eeli 
Allohumma Laa Ta'thini Kitabi bisyimali walaa min waro,i dzohri 
e Do'a membasuh bagian kepala: 
SUS VI JPN pat lte JP LB Gelbly JII de ebay Sd Al 
Allohumma harrim sya'ri wabasyari 'Alannari wa adzilni tahta Dzillz 'Arsyika yauma laa 
dzilla illaa Dzilaluka. 
# Do'a membasuh dua Telinga: 
dim O yasiad Sya O pantang pall ya Cakar el 
Allohummaj 'Alni minalladzina yastami'unal @oula fayattabi'una ahsanahu 
e Do'a membasuh dua kaki: 
(BY Ij pa blao IE aa ea 
Allohumma Tsabbit @odami 'Alaa Syirothika yauma tazillul Agdam 
e kemudian Do'a setelah selesai Wudhu": 
AS yan 9 OA AAL Ol Agily 0d Ily BY sad g AL YI JI Ol Agt 
Asyhadu Anlaa ilaha Illalloh , Wa Asyhadu Anna Muhammadan 'Abduhu wa Rosuluhu. 
YY Poni uu 
Wallohu A'lamu Bis-Syowab. 
Link Asal : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1912 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/509530849069728/ 

2259. TIDAK MENYINGGUNG KATA FARDHU DALAM NIAT 
WUDHU 

PERTANYAAN : 

Nurjanah Syifa Fauziah 


Apakah sah niat wudhu, tetapi tidak memakai fardho wudhu... ??? hanya niat wudhu saja.. ? 
wassalam... 


JAWABAN : 
1. Fakhrur Rozy 


Sah walau hanya mengucapkan "wudu' " saja. Tampa " fardu" berbeda dengan mandi, karena 
wudu' pasti ibadah, sedangkan mandi bisa ibadah dan adat. Lihat Al bajuri 1/48 : 


Oj Jemdla BILAYI O SAY pej OY Jaa Juli Rs ASI Dg bid pg As SAS Ul, pol ebi al la pol 
1/48 So UI dl Gale 
2. Ghufron Bkl 
Wudlunya sah walawpun niat tidak menyebut fardlu. : 
JP Ae ML oa Hd) dai Anna 2 pg AS AS (ep) ten kei A3 PW ba LY: 
YA-14 
3. Mbah Godek 


Saya kira sudah cukup dengan jawaban dan ibaroh diatas bahwa niat wudlu tanpa menyebutkan 
lafadz fardlu itu tidak apa-apa karena dalam wudlu tidak disyaratkan harus menyinggung lafadz 
fardlu sebagaimana dalam masalah haji, umroh dan puasa romadlon. 


mh La mr pal BAJU Igorge d Uily terj ya ser Jak JS Goy Jal Ley3 (38 IL) oa dd SY! 
INA 2 yoy II isi 0 ai Roll Rai jl ya LAS Lakon by Ae UM AKA III Kah Hb Upah Ale AI Gabe 
Pp Peel Op slah jd aa IE aj Ai Lal ISP 2LSYI old Klas UI WAH dy OY Soal ang Sl, 
OH bjata YUS Rao yil pad bb jity YG o makal dab add Jais 2 yi adl gl 0 ya adl slot jl Lamo en gak OS Olg email 
Uli) ppo3 Sadlly bl 
Titik poin : 
Olla) pp3 Bak mbl 3 beta V US Rnb il papa bata 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/559380817418064/ 
2364. MEMBASUH ANGGOTA TUBUH PALSU SAAT 


WUDHU ? 

PERTANYAAN : 

Surya Pro 

Orang yang memiliki kaki palsu atau tangan palsu wudunya bagaimana ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1913) 913 


2 Mbah Godek 
Tidak wajib dibasuh tangan dan kaki palsunya 


2 Hasanul Zain 
Idem Mbah Godek Yang Wajib di basuh adalah yang termasuk Juz,il adami sedangkan tangan/ 
kaki sambungan tidak Termasuk...! 


2 Cecep Furgon 
BB) CA en IU Lai BP get Se at plis Udh ea yah ea HJ Ig kan da Op 
Pena an ea ee en Aa Beda en aan Sa ea Gin pa 
Mamat Un Ip al SEA If alay ade dit Io dy) 


Maka jika di potong sebagian anggota yang wajib di basuh maka wajiblah membasuh apa yang 
ada(sisanya), kerna sesuatu yang mudah tidak dapat gugur dengan kesulitan. Hal ini berdasarkan 
sabda Nabi: jika kamu diperintah dengan sesuatu maka laksanakanlah semampumu . | Al Mughni 
1/232 |. 

Bagaimana dengan anggota palsu ? ini dia berdasarkan fatwi alkubro : 


ma Pe kemas bulan sasa atas ni agan Sang 


0... . 


Jae ERA Oa Aa Ne 
Ust pas Kla 3 (andi SUS Jb cangkang 
Syaikh Rhl, ditanya tentang orang yang buntung/dipotong idungnya atau ujung jari-jarinya, 
kemudian ia ganti idung atau ujung jari tersebut dengan Emas umpamanya (ma'lum orang kaya 
kalau miskin pake singkong aje,,heheheh), Apakah wajib baginya membasuh dikala wudu dan 
mandi besar atau wajib dicabut, atau apakah mengusapnya sebagai ganti dari anggota yang ada 
di bawahnya seperti perban atau tidak usah di usap(dicabut)..? Maka dijawab : apabila pengganti 
itu memungkinkan dicabut-tanpa takut yang membolehkan tayamum-dan dapat di kembalikan lagi 
maka wajib mencabutnya dan membasuh apa yang ada di bawah, ini adalah zohirfjelas!. Jika hal 
itu tidak mungkin di cabut, maka gaol yang jelas bahwasanya, jka angota itu telah menjadi/ 
menempel dengan daging atau kulit dan anggota palsu itu menutpnya maka wajib membasuh 
anggota palsu itu, demikian pula wajib di basuh jika anggota palsu itu telah tertutup / menempel 
daging atau kulit cuma hanya separuh. (dan membasuh sebagian asli yang terlihat-yang tidak 
menutupi-). | Fatwi al kubro 1/59 |. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/4358770331017771 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1914 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2394. MAKRUH BERBICARA SELAIN DZIKIR KETIKA 
BERWUDLU 

PERTANYAAN : 

Zainul Cllu Menunggu Mu 


Assalamu'alaikum. Aku mau bertanya bagaimana hukumnya kalau berwudhu sambil 
berbicara...??? 


JAWABAN : 
2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaikum salam. Wudlu sambil bicara makruh. 
IE Pd Ja oi eyang 3 Sold ye JELI IV S3 ada Ayo ye O (AS IP y) UU Ageng deh YO om 3 
Ag pad d Dp Ale Iii ya 
YY nj UK 
? Masaji Antoro 
Sep reaki Btaly Soy Jail 3 BII de Bob IN, BI S3 3 SN AS, SU Lp ea JUSYY Sila, SU Ul, 
BEI oli ea (PN der dy delay By KAS pala! pall DSA REI emang BAN IU ri 
pole Alas oya Dyeny ga Loka ay 4 Lal Alas oa pe mal (II HE Ip) Ie at jeli OI Jay dy 
Iis 0, SAN Ab LI, dong jl one : 
“Kemakruhan dalam wudhu (menurut madzhab maliki) : 
- Memakai air berlebih 
- Banyak berbicara selain dzikir 
- Menambah lebih dari tiga kali dalam basuhan dan lebih sekali dalam mengusap menurut 
pendapat yang kuat 
- Memanjangkan basuhan anggauta wudhu 
- Mengusap leher 


- Berwudhu di tempat yang tidak suci 
- Membuka aurat 


Keterangan “Membuka aurat” sepanjang tidak ada orang yang melihatnya, tapi bila ada yang 
melihat aurat yang terbuka saat wudhu tersebut selain istri dan budak wanita hukumnya menjadi 
haram. | Hasyiyah Addaasuugi 1/104 J. 


LINK PERTANYAAN : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/598919890130823/ 


2407. Cara Bersuci Bagi Daimul Hadats 
TENTANG Daimul Hadats 
Wanita yang mengalami pendarahan selain haid dan nifas, darahnya dihukumi istihadhah. 


Darah istihadhah sama dengan air kencing. Orang yang mengalaminya, dalam segala aspek 
hukum, sama dengan orang yang mengalami selalu kencing / beser (ce@rcer, jw). Orang yang 
sedemikian ini disebut da'imul hadats (orang yang selalu berhadas). Sehingga tetap wajib salat 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1915 


dan puasa. Bahkan boleh disetubuhi, meskipun darahnya sedang mengalir. 


Da'imul hadats yang hendak salat fardlu, wudlunya wajib dilaksanakan setelah masuknya waktu 
salat. Setiap akan bersesuci (wudlu/tayamum), wajib membersihkan kemaluannya dengan air atau 
istinjaa dengan benda padat dsb. Lalu menyumbat lubang kemaluannya dengan sejenis kapas 
yang suci. 


Bila setelah disumbat hadasnya (darah/kencing) masih merembes keluar, ia wajib memakai 
pembalut dan bercelana dalam yang kuat. 


Untuk pria hal ini dilakukan dengan cara membalut kepala penis lalu mengikatnya. 
Semua ini dilakukan bila memang: 


1. Tidak membahayakan diri: misalnya menimbulkan rasa sakit atau panas dengan terhentinya 
aliran darah. Bila hal itu dirasa membahayakan / menyakitkan, maka boleh tidak melakukan 
penyumbatan atau pembalutan. 


2. Tidak berpuasa. Bagi mereka yang berpuasa tidak boleh melakukan penyumbatan. Sebab bisa 
membatalkan puasa. 


Kalau hadasnya masih merembes keluar karena darah/kencingnya sangat kuat -bukan karena 
kurang kuat dalam membalut-, tidak menjadi masalah. Artinya salatnya sah, karena wudlunya 
tidak batal. Berbeda halnya jika hadas tersebut merembes karena kurang kuat dalam membalut. 


Ketika menyumbat tidak boleh ada bagian kain/kapas penyumbat yang keluar, atau berada pada 
vagina/penis bagian luar. Meskipun sedikit. Sebab bila ada penyumbat yang keluar ke vagina/ 
penis luar -walaupun hanya sehelai benang-, maka salatnya tidak sah. Sebab dianggap 
membawa barang najis. Yang dimaksud vagina bagian luar adalah daerah yang tampak ketika 
sedang jongkok buang air. 


Semua hal di atas (membasuh kelamin, menyumbat sampai dengan salat) harus dilaksanakan 
setelah masuknya waktu dan tidak boleh lamban. Bila setelah wudlu, ia tidak langsung salat, maka 
wudlunya batal. Kecuali jika kelambanannya tersebut untuk kemaslahatan salat, misalnya untuk 
menutup aurat, menunggu adzan /iyamah, mencari arah giblat atau menunggu jamaah. 


Perlu diketahui bahwa, wudlu bagi orang yang selalu berhadas (termasuk mustahadhah) 
hukumnya sama dengan orang bertayammum. Dalam artian, niat wudlunya sama dengan niat 
tayammum. Tidak boleh niat wudlu sebagaimana biasa. Contoh niat wudlu bagi mustahadhah 
adalah, a) niat wudlu agar diperbolehkan salat Ashar, b) niat wudlu agar diperbolehkan membaca 
a-@uran, atau lainnya. Satu kali wudlu yang diniatkan untuk salat fardlu hanya dapat dipakai 
untuk satu kali salat fardlu dan beberapa salat atau ibadah sunnat, sampai dengan keluarnya 
waktu salat. Jadi misalkan wudlunya untuk salat Zuhur, maka setelah melakukan salat Zuhur ia 
boleh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain —tanpa mengulangi wudlunya- sampai 
keluarnya waktu Zuhur. Setelah itu wudlunya dianggap batal. 


Da'imul hadats yang setelah wudlu hadasnya (darah/kencing) berhenti cukup lama (cukup untuk 
salat dan wudlu), maka wudlunya batal. Demikian juga sebaliknya, wudlu yang dilaksanakan saat 
darahnya berhenti (lama) tersebut batal dengan keluarnya darah. 


Mustahadhah yang memiliki kebiasaan kadang-kadang darahnya bersih (yang lama) dan kadang- 
kadang keluar, wajib melaksanakan salat dan wudlu pada saat masa bersih. Kecuali bila khawatir 
kehabisan waktu salat. Maka wajib wudlu dan salat pada saat darahnya mengalir, tanpa 
menunggu masa bersih. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1916 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mustahadhah yang jika melaksanakan shalat berdiri darahnya lebih deras daripada saat duduk, 
maka harus shalat dengan duduk. Wallah a'lam. 


| Dicopas dari Buku : DAN MEREKA BERTANYA KEPADAMU TENTANG HAID, Penulis : Nur 
Hasyim S. Anam | 

F0056. KONDISI YANG MEMBOLEHKAN MEMEGANG 
ALOURAN TANPA WUDHU 


Oleh Masaji Antoro 
Pap Je er OS Ud Ups Nb alah Ud: Umi 2 Say eta Urang IS Alang Siunaki yaa j3 1 IU Reni 
SEAL RN SUV 0G ol on MSG BP Ny Sean all ES 3 LA OLI Ujang UU Ol 1 WE Asa 
Lgama JS Ailp PT OTS OLS Op OT ya PST pemda O S0 Of bb pita egg mba Lema ja Ab. pemkidl US Lal 2 pts 
2 dai dang UP 1 Uganalat Un yEy KASI Byun Uje Gal SS OLI Ie RSA AIA DUYI 0G Of: Ugal, . 
ye Pn Ab bag id! ola oya bis HE UB. Ca ab ye Wil US J3. badal, hama ya ASK OT ASI ym 
Sala T j3. OLI 
Kalangan Syafiiyyah berpendapat bolehnya memegang dan membawa alGuran meski tanpa 
memakai wudhu bila memenuhi persyaratan berikut ini : 
« Membawanya dalam sesuatu yang dapat menjaga Guran (dalam tas, koper dil. dengan 
ketentuan tidak niat membawa Guran secara langsung 
» Tertulis pada mata uang baik Dinar atau dirham 


» Tertulis untuk dalil penguat yang terdapat pada kitab-kitab ilmu pengetahuan baik ayat yang 
tertulis sedikit ataupun banyak. 


Sedang mengenai memegang dan membawa Tafsir Guran ditinjau dari banyak dan sedikitnya 
tafsir @urannya, bila uraian tafsirnya lebih banyak ketimbang algurannya boleh dipegang dan 
dibawa, bila lebih sedikit tidak boleh. 

» Tertulis pada pakaian yang disulam seperti pada kelambu ka'bah 

» Memegang dan membawanya untuk belajar 


Maka diperkenankan bagi seorang wali memberi kesempatan pada anaknya memegang dan 
membawa al@uran meskipun anaknya sudah menghafalnya. Bila salah satu ketentuan ini tidak 
terpenuhi maka tidak diperkenankan memegang dan membawa al@uran tanpa memakai wudhu 
meskipun hanya satu ayat dan dengan penghalang (tidak memegangnya secara langsung). 
| alFigh “alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/48 |. 
(DU Ul Rn ab Ana USA OS Of Urdon 2 bg pb egg Ugaka dalang gl Kenali aa Je be jasa 1 IG ASIN 
Pot ap Ja Warga UG Ol: Lese aE GAN TAIL LSN OS Ja Jl ai IS dana JAE Aa dl 
2 yany Ogeu Ala Ola JB Aib NP Alang al AS Hiosaki doa UP 1 UU HA) Aideal) Lado Gal dg Jalan UV 2, 
ol: JI 1 OL,k GP akad bjb g ppi yg 00 Ob JS ala Ul lx dn nd jab 5 dya Henny 
Lakata yf Lukas Alat S4 Ol: Ugal) Al ISBN yang oya ES Flag Lagian Temui 0G Ol: GUI Laluna alan OS 
JPN UB WU3 las Lagi Lil Bal SS jg Ca One) HKN op WS 3 GP Ng 02 Ugay Konsil! yua Lah j yna 
aa 


Kalangan Malikiyyah berpendapat bolehnya memegang atau membawa baik secara keseluruhan 
atau sebagian mushaf al@uran tanpa wudhu bila memenuhi ketentuan : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (4917) 917 


» Tertulis dengan selain bahasa arab 

“ Terukir dalam dinar, dirham atau hal-hal yang biasa dipergunakan untuk niaga karena untuk 
menghindari adanya masyaggat dan dosa sebab sulitnya menghindarinya 

» Tersimpan dalam sesuatu yang terjaga 


Sebagian kalangan ini berpendapat “Boleh membawa guran dalam sesuatu yang terjaga bila 
hanya sebagian guran saja didalamnya namun bila kesemua yang terdapat dalam guran tetap 
tidak boleh membawanya tanpa wudhu 


Dalam bolehnya membawa mushaf alguran dalam sesuatu yang terjaga menurut kalangan 
Malikiyyah di syaratkan : 

22 Pembawanya Muslim 

22 Algurannya tertutup dengan sesuatu yang dapat mencegah dari kotoran. 


« Pembawanya pengajar atau pelajar Guran 


Boleh bagi mereka berdua membawa mushaf al@uran meski tanpa wudhu baik bagi yang sudah 
mukallaf atau belum bahkan bagi wanita haid sekalipun. | alFigh “alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/48 |. 


Aplikasi al@uran yang terdapat pada HP atau PC tidak tegolong mushaf, sehingga boleh 
menyentuhnya meski dalam keadaan hadats, karena alguran yang ada dalam aplikasi tersebut 
hanya berupa pancaran sinar tidak berbentuk lampiran dan tulisan, lihat Tuhfah Almuhtaaj 11/132. 
LA OSN Aga ia pai Gb Ola Ba alah SO aa ing aa Ie TA GR Anin, 
AI HL An AB AE do up OA Ig Tao le Late 
BERIKUT BEBERAPA PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG APLIKASI HP, CPU, KASET atau 
PIRINGAN HITAM YANG BERISIKAN SUARA ALAURAN : 


1. SYEKH ABDUL @ADIR AL-AHDAALI 


Suara yang didengar dari piringan hitam atau kaset sama dengan suara al@uran yang didengar 
dari jamadaat, maka tidak di hukumi al@uran (Kitab al-Anwaar al-Syuruug fii Ahkaam as-Shundug 
Hal. 31), Syekh Abdul Madiir al-Ahdaali membolehkan mendengarkan piringan hitam dengan 
istilah laa ba'sa bihi (tidak ada masalah dengannya) beliau mendengarkan ini dengan syairnya : 


4 eU M1 ES las PP bg ler e eta LS, 


“Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik, maka aku jawab sesuai dengan penelitian, 
yang demikian tidak mengapa" 


2. SYEKH MUHAMMAD ALI AL-MALIKI 


Merekam alGuran dalam kaset atau piringan hitam dalam menggunakan selanjutnya itu tidak bisa 
lepas dari unsure menghina atau merendahkan martabat al@uran, karenanya merekam alGuran 
dalam kaset atau piringan hitam sebagaimana yang maklum hukumnya haram, juga 
mendengarkan al@uran dari padanya. (Kitab al-Anwaar al-Syuruug fii Ahkaam as-Shundug Hal. 
31), 

3. MENURUT PENDAPAT YANG TERPILIH DI KALANGAN MADZHAB HANAFIYAH 

Kalangan Hanafiyah menyatakan : Mendengar ayat sajdah seperti burung beo, menurut pendapat 
yang terpilih tidak wajib sujud karena bukan bacaan sebenarnya namun sekedar kicauan yang 
tidak di mengerti. Pendapat yang lain menyatakan wajib bersujud karena orang yang 
mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah SWT. Walaupun dari burung yang sedang 
berkicau” (alFataawy as-Syar'iyyah 1389). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1918 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bila mengacu pada pendapat-pendapat ini, sudah tidak berdampak pahala pada pemilik suara 
rekaman bahkan menurut Imam Ali alMaliki haram merekamnya. 


Sebenarnya tidak masalah karena hukumnya seperti di atas diterangkan aplikasi alguran hanyalah 
JAMAADAAT (barang keras,beku seperti batu). Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
khususnya demi menghindari terdengarnya suara guran ditempat yang tidak layak / kotor dan 
menghindar dari pemenggalan ayat yang bukan pada tempatnya sebaiknya jangan gunakan 
ringtone/nada sms menggunakan suara guran. 


2 Chin Chen 


HP (Horse power) yanng menyimpan alguran dihukumi mushaf ketika programnya dibuka dan 
terdapat tulisan algran yang dapat dibaca, bila programnya ditutup maka tidak dihukumi mushaf 
lagi. Dan hukum menyimpannya dalam HP bleh. Referensi : Tausyeh ibnu gosim hal 5, nihayatul 
muhtaj juz 1 hal 124, hasyiah syarwani juz 1 hal 159-160. 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/329171673772314/ 


Wallahu a'lamu bis showaab. 


2488. MEMAKAN DAGING UNTA TIDAK MEMBATALKAN 


WUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Dhonnie Iskandar 

Assalamuamalikum. mohon maaf sebelumnya,, saya tadi dapet stetmen dari temen bahwa, kalau 
makan daging onta itu membatalan wudhu, apa itu betul ?? bagaimana dengan daging-daging 
yang lain ?? sekalian sumbenyanya.. 


JAWABAN : 


? Toni Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalaam. silahkan : Apakah Memakan Daging Unta itu Membatalkan wudhu' ?? 


» Nelly Eli 
Asalamu alikum. Saya Nelly maaf mau tanya masalah daging onta, apa benar kalau habis makan 
daging onta.harus ambil wudhu..mohon penjelasan nya..? 


? Ubaid Bin Aziz Hasanan 

Waalaikum salamdalam madzhab syafi'i yaitu goul jadid imam syafi'i dan pendapat rojih (pendapat 
yang kuat) dari madzhab syafi'i , dan madzhab maliki, hanafi tidak batal wudhunyasedangkan 
madzhab hanbali batal wudhunya 


Kai yag Gada AA JW Slug Rika al Jah yag ASASI Ha oya AJ AAA de png Gak Yg JST) 
LAI Olbuol Uus Ja 


Adapun memakan daging unta itu tak membatalkan wudhu' menurut goul jadid dan goul rajih dari 
madzhab syafi' dan pendapat dari imam abu hanifah dan imam malik adapun menurut imam 
ahmad (hanbali) batal wudhunya adapun pendapat madzhab hanbali (imam ahmad) ialah goul 
godim dan goul mukhtar menurut ash habus syafi'i. | referensi : rohmatul ummah fikhtilafil aimmah 
juz 1 hal 14. |. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1919 


Lihat fighul islami wa adillatuhu li wahbah az zuhalli juz 1 hal 434-435 : 


Iban Salon JOS Ule ebyalang Les dl JS Ae Ya ISU pak Op Ale te syg Uas LH db JS 
GA paha Jiang in Tap TJ SY tab 2 plg dala A1 lo AI yang Jan JB Sie or el yu 
Ap Gley OT) Gek! pb ya Taja Yg II tab oa Pap aka pala al Sya (B7 Glen Lagu Y 1 JUS 
led ba so LI Kang Jl San YP colira Jia Y Te yogi SU SP Bea Hpry Ol ia US le 
AI SL ISL sya Uki Y KAMUS ab) peak JWg 033 Lg Sy Unuilory Lalin y Ulouby Lau JST) Upah Bay 
AS IU (2) II Tana Kg DH pny Aale AI Lo BI Iyan op cap PT OS) JB por ly, U 

IT oa spp Sbb HI Begin de Iii SNI paud Ang Jan el ygan OY dil el SN AYU 
kana La ISU BY NG) opal AL giat pegal We US OP Ja ding Veil Jas dil eAuli Garo II UU Ata 
AW. 


Sumber : 
http://fighkontemporer99.blogspot.com/2012/07/apakah-memakan-daging-unta-itu.html 


2 Ghufron Bkl 
Memakan daging unta tidak membatalkan wudlu' akan tetapi sunah wudlu' sehabis memakan 
daging unta. : 


ANN ES Sa LAB BEI yA By JSI dana La JT aa ja sya jl nata 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/618718738150938 


2510. HUKUM BERSENTUHAN DENGAN MAYAT LAIN 
JENIS DAN POTONGAN TUBUH 
PERTANYAAN : 


2 Jaka Sableng 

Batalkah wudhu jika menyentuh : 

1. Mayat lawan jenis ? 

2. Potongan tubuh lawan jenis yang masih hidup 
3. Potongan tubuh mayat 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
1. Orang yang menyentuh batal tapi mayitnya tidak batal. : 


AE OI BL Le sg ain Y ISU Lea jl la SU We OLS Ola Bagi Ok Ig ily S3 Goa IE Lea 
2. dan 3. Batal bila potongan tersebut masih dikatakan / dinamakan laki-laki atau perempuan. : 


IE Bob SE pn SU Ie JAE DG Vig OA BL GP Joe pa At OB fl Ulas ly oles Oli das JI, 
Kn BU Ld) Aas LAI al de Gilas OS IS VI Pakan Gaal ai DG Calon BL cabas JNIVE SESI al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1920 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/593025944053551 


2610. SENTUHAN AUBUL DAN DUBUR YANG 


MEMBATALKAN WUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Muhsin Rock Ahmad 

Assalaamu'alaykum, poro mu'alim, saya minta syarah .. "Apakah menyentuh gubul / dubur dengan 
jempol kiri yang bagian separuh kiri dalam, atau jempol kanan bagian separuh kanan dalam .. 
Apakah itu membatalkan wudlu ? Terima kasih .. 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Wa 'alaikum salam, selama itu bagian dalam telapak atau jari-jari maka bisa membatalkan wudlu. 
Jadi selama masih bagian dalam maka membatalkan wudlu dan jika tidak termasuk maka tidak 
membatalkan. Bagian dalam (batin) telapak tangan adalah bilamana kedua tangan ditempelkan 
yang mana menempel, itulah batin telapak tangan 


(2:2 ai Aa 

AI IP Ap oya mp UII Gi de Ga CS lala BABI, US Red 2S JI) RELA (ASI oybela y ya Yata Ul) 
dalan ya SY) ASI obok aki dal eleanYly Loyal Kolom Yg jaan Lai yag terj Jl nat (Sa Geadi I3 elg ala 
SI Ogbag HL yag Bill 


SAN ri & pad! (21 37) 

Ia OSIS 3 Ah Aldo MB ISI peler yaa Ol JAS male! bang RAL yag HST las yan Of Rene) 

BB dy Uta Y oye il Jis meal! Ol yaaa Ulpery PUS 3 ISI SA BA JI Lea Cg BLN nga 
JB lan Lp Uki ASI ya IL ASI ab SAI Pel Lot LP Ogan oa laa Tab ya G Ole Aek 
AS ae JB Gak Y JB ag Jaka DM JULI ct LX JSI Gel JB aka BLN ena AI JB ga LI 
BP Song S3 Spul Jera ang alone Ugkall) yang Jae aa SAI Gde UMS Ca Can IS) Gelas! pai 
Gong JU Gaia | AAS yeber Ultah Oly Ojak! AAS lama Bilal) Mealiiana pal ta UG. yaa OI il Log 1S padi PI 
d Gg Y lily 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578133182209494/ 


2625. LAFADZ NIAT WUDHU SUNAT SAAT MAU 


MENGULANGI JIMA' 
PERTANYAAN : 


2 Ayahe Tagiy 
Assalaamu 'alaikum. Niatnya wudlu kalo mau senggama, senggama ulang (nambah, tanduk) dan 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1921 | 


mau mandi hadas besar seperti apa ya ? mohon jawabannya, kalo bisa jangan pake tulisan arab 
saja. terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikumussalam, niatnya sama dengan wudu' biasa, lirof'il hadatsil ashghori. 
APN SM SJ 
2 Ghufron Bkl 
Wudlu'nya orang junub ketika mau jima' maka niatnya seperti niat wudlu' biasa / menghilangkan 
hadats. (niat-niat yang sah dalam wudlu' fardlu, spt niat menghilangkan hadats ato niat lain yang 
dalam wudlu' fardlu dgn niat tersebut wudlu'nya sah ) : 
dg Ugal lagi NT Ud Bal dus 0nAE CSI Agak King SA de PP Olesi emng Sl ya 
LAI aya Borina Rei oa S3 maan GA Ya — 33 JSI ya sb ad Rena Gali jl ja ya Lan daki! Ga Altny 
LS Jamil eyang mb 3 ikag Gl La Jill NAS) Kk 0 ya pl Ain Jia OS Kemah Tai ASI Yg DAH Sp LS ey jl 
to ge, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/580337245322421 


2663. APAKAH MINYAK OLI MENGHALANGI AIR WUDHU 
2? 


PERTANYAAN : 


? Nabilah Az-Zahrah 
As salamu aliakum, Tanya apakah pelumas / oli menghalangi air wudlu sampai ke kulit kita..?? 


JAWABAN : 


1. Apabila terdapat bekas pelumas pada anggota wudhu, maka hukum wudhu'nya sah karena ia 
tidak termasuk ha'il (penghalang). 
2. Pelumas yang ada bentuknya / padat (misal vaslin) itu termasuk ha'il (penghalang). 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Kalo yang cair gak masalah, yang mani' itu yang padat kayak stempel itu, ini menurutku. 


5 pall sUI yag 3 Ta Sar 33) 
Fathul mu'in 


4-— Ala ai ole Gyad ID eling po Eng lakon yang ay ByyS JO pmdkly eU Om Jie peak de UU Y Ot :Ugaly 
slog me Ay ale el md ol, 


Yang ke 4 syarat wudhu. Tidak ada di anggota wudlu sesuatu yang menghalangi antara air 
dengan yang dibasuh seperti gamping, lilin, minyak padat, tinta, pacar, beda kalo minyak cair 
walaupun air tidak bisa diam juga bekas pacar dan tinta. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1922 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Alfi Emka 
slh pke mini Je USU Y ol, 
Kalo oli tersebut berada di anggota wudhu apakah bisa mengubah kemutlakan airnya ? 


2 Rampak Naung 
Pokoknya segala minyak saya masukkan sebagai oli 
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t-145999 


Kaali Jah Ukala — 2 po jl Gak Oya! ca) Ja 
www.islamweb.net/fatwa'/index.php?page-showfatwa&Option-Fatwald&1d-52445 


Kru sai dB Gap Sa — ag Olah — eng Ino Ie LAI Ca Oya Op JI 
de beta yaa eU Kyai OY opa0g mao Saba d3 Lele Spg Bebadl el ymalg Gaby Bila ya pl dilas de OS, 


Kalau ada jirim / dzat oilnya maka termasuk ma'', Kalau hanya bekas / atsarnya maka bukan 
termasuk ma'i', walau air tidak menetap. Karena tidak disyaratkan menetapnya air. 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Pelumas adalah zat kimia, yang umumnya cairan, yang diberikan di antara dua benda bergerak 
untukmengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki 
suhu105-135 derajat celcius. Pelumas berfungsi sebagailapisan pelindung yang memisahkan dua 
permukaanyang berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari90Y6 minyak dasar dan 104 zat 
tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin yang dipakai pada 
mesin pembakaran, melihat keterangan tsb, maka oli bersifat menghalangi air, karena terbuat dari 
90”o minyak. 


EP YR 9 Gp) dara AI gatal! el jorl maa Ie Jang Rat (Ji) yan! de OS Ol Leah 3 
8 pend SU Sao 
VV aj uu 


(Pr dya 


Minyak goreng bisa dikatakan hail jika memenuhi kriteria itu. Umumnya zat minyak memang ndak 
bisa menyatu dengan air. Lantaran unsur2 dari dua zat tersebut adalah berbalik. Oleh karenanya 
sbg zat penetralnya adalah sabun. Khail berarti menghalangi, kalo air ndak bisa menempel berarti 
ada pemisah antara air dan kulit tersebut tho mbah... Karena kulit tertutup minyak, maka air ndak 
bisa tembus.Skarang coba dengan kain yang kita celupkan minyak. Kemudian kita tetesi dengan 
air apakah air akan tembus dan menetes ? Tadi saya dah mencoba, ternyata benar kain yang ku 
siram dengan minyak tak mampu tertembus air sama sekali. 


Oke, sekarang kita menyoroti makna kata 'minyak yang mengalir Berarti ini menggambarkan 
minyak tersebut ikut terbawa air. Bukan menempel. Sedang pada kasus-kasus yang biasa terjadi 
minyak lebih dulu menempel jadi tidak bisa terbawa air yang mengalir. Berbeda jika minyaknya 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1923 


memang sudah ada didalam air. Bukan pada objek tubuhnya. Maka minyak akan mengalir meski 
nanti yang membekas dalam badan adalah minyaknya bukan airnya. 


Cair vs padat.. Berarti Semua minyak yang dalam bentuk cair tak termasuk hail tha mbah ? Jadi 
sekira kita terkena minyak goreng, pelumas atau apa saja yang cair boleh Igsg wudlu ngaten 
mbah ? 


AE sh 
2 aula ag) ON) BUY Aaler AAS (Gorbd! Il eU Sonny gas Las) sll (3 


Dalam ibaroh ini juga menghususkan pada minyak yang berbentuk padat bukan cair. Alasanya 
kenapa mbah? Padahal dari ke-2 nya sama ndak bisa tertembus air. 


Untuk yang berupa minyak goreng sudah dipraktikan pada secarik kain. Dan hasilnya air ndak 
bisa tembus. Karena bahan dasar oli dari minyak, maka menurut saya sama. Yang menjadi 
bingung, dalam ibaroh mengecualikan kata jaro.. Yang diartikan dengan encer. Padahal minyak 
goreng, minyak tanah, atau oli pelumas kan bentuknya cair 


» Ulilalbab Hafas 
@ real el Io pap any 


Apakah yang dimaksud dengan ibarat ini? 


Jar SIG ayal, 15 SG Al Il Sy eh, Mama any al) SMA Y yaa UN Anag UI yna ge ax4e 
Dan apakah yang di maksud dengan ibarot ini.?? Nyimaka aja lah 


Rual, 
- cairlencer 


Sta 
- kental. Tidah mudah mengalir. 


Sependek pengetahuan saya oli itu marupakan ha'il. Entah itu masuk pada jaarin ato yang jirim. 
dengan goyyid Adanya oli tersebut sampe' menutupi garis2 kuli. Tapi klo tak sampai menutupi 
garis kulit (tipis) maka tidak masalah 


2 Brojol Gemblung 

Setelah saya timang-timang, Oli itu termasuk benda cair alias bukan benda padat, sehingga ia pun 
tidak terbilang Haa'il (penghalang). Nah, mengenai oli dan air yang tidak dapat menyatu, itu bukan 
pertimbangan dalam hal ini, sebab tetapnya air dikulit tidak termasuk syarat sahnya wudhu . 
Silahkan dicek di I'aanah 1/35 : 


3 ga: PAK | Ig ne Sa atas 3d (Late 15 3) Aga: BU Wale giLarus 5 JI PI ILaaw yg Sela gala). ya ga: Sgp Del Isu NSGJ, ) 
3 ga: AND Pa. YGS) aU Is KE (ar Aa Kr , NE AN al, ala Yara ABM 8 Aap W gx ge ARA 3 Jaan ILals —, Kan 9 Yu 


Sy Weledy ya »5 J5) Ajar siyan) sale (aa Bay gaile BLA Y ata, slLa jd AYE sama ya UN ym Yel dia 
LA Ig 


Coba ibarah dari Tuhfah al-Muhtaj 1/178 berikut ini ditela'ah dan bandingkan dengan yang di 
'aanah tadi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1924 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


) aga : aU alba (3 Ll SALA IA A ILamua yg al mad ho Sl el, kenali 8), IR lia yaa shagya Lele Ka DIC 
S3 Mane (ang Liang gua Cal) PSP La de Alam Hua Sm S3 ang SALA Ag Ja pas Kaslellal gai UN | 00 yag al) Sasis al glenle 
ag alaiiaaa sma Ig) ap Lt Ilang Ja SA Ss, 


Tapi redaksi justru berbicara lain dari yang sampeyan ungkapkan : 


ips Wale bow ai jha 


Yang namanya pelumas itu cair dan encer, namun beda halnya dengan benda yang tidak encer 
sebagaimana mantega, dsb. Ataupun cat yang mengering namun berbeda halnya dengan warna 
spidol yang mengering. Sampai kapanpun air dan minyak memang tidak bisa disatukan, tapi 
bukan berarti dari sudut pandang ini lantas minyak dapat dianggap ha'il, mengapa bisa? Karena 
sifatnya yang cair, dan sedangkan tetapnya air pada anggota wudhu' bukan syarat dalam sahnya 
wudhu . 


EV 40 Anta 5g» abad! (5 KAI - GadUSN Ale! 

anal NO Save Beag ali nu Ukle gllaru gk Si) pap gay alah genus) pailee AN ayal ke ala jodha 
Sina Male ola - gi yan) gile, 

Bola: goleel Is ola ola Ugiage Aga: aU les mp Sia gain gl) 3 Wale Mad 38 Aga: au Wale gilaan yJ it asn gr Sal ag 
Lu 3 ya: Siso3 Ng Isu USU, 3 ga: SIH ya, 1 BN al Jal Su —, NE Buy al ata Y ana AN Anag W gni ge ARA 
soda ai Wale cela Untag Yup Sage Wale laga ai ja Bgt: gi) aa) gadle es s3 iyaa, gasile BL Yasa), gila jl al YS ym ya 
KI 97 ma Y gim aU IN AA Hi, 


RUMUSAN SEMENTARA TENTANG PELUMAS OIL 


1. Apabila terdapat bekas pelumas pada anggota wudhu , maka hukum wudhu'nya sah karena ia 
tidak termasuk ha'il (penghalang). 
2. Pelumas yang ada bentuknya / padat (misal vaslin) itu termasuk ha'il (penghalang). 


Penalaran : Benda cair adalah sesuatu yang tidak terbilang sebagai ha'il, akan tetapi para ulama 
membatasinya dengan benda cair yang tidak ada bentuknya / jirmahnya yang melekat pada 
anggota yang akan dibasuh. Lantas, andai terdapat dzat pelumas pada anggota wudhu maka 
hendaknya dibersihkan terlebih dahulu kemudian mulailah berwudhu", dan kenyataan air yang 
tidak menempel pada kulit sebab terdapat bekas pelumas tersebut, itu tidak menjadi masalah 
karena tetapnya air pada anggota wudhu tidak termasuk syarat sahnya wudhu . 


NB : Hal-hal yang dimaksud ha'il (penghalang) dalam bab wudhu' ialah sesuatu yang bisa 
menghalangi sampainya air pada anggota yang dibasuh ataupun diusap sekira sesuatu tersebut 
dikerik akan menghasilkan bendanya. Wallahu A'lam bisShawab... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/525380277484785/ 


2698. DI PERTENGAHAN WUDLU' BERSENTUHAN 


DENGAN ISTRI, SAH KAH WUDHUNYA ? 
PERTANYAAN : 


» Baitul Ang Gis 

Assalamu alaikum. Minta jawabannya. Zaed berwudhu, sesudah membasuh tangan (alhasil zaed 
belum selesai wudhunnya) ia menyentuh isterinya. 

Pertanyaannya : sahkah wudhu zaed kao diteruskan ? Trims 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1925 | 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaykum salam. Wudlunya tidak sah / harus diulang, niat lagi dan membasuh dari awal lagi, 
karena salah satu syarat sahnya wudhu adalah tidak adanya sesuatu yang merusaknya (di tengah 
wudhu) semisal haid dan menyentuh dzakar : 


me 8 Ala Ade DP IN MY eno Je S3 mag IA La BEN pas JB Ol II ala MOS soil lab ay 
WINE GBI AS ara A) Bola Betah Jl ly Ame lety BID SY Ah ter png 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/574222029267276/ 


2849. HUKUM BERWUDHU KARENA MENYENTUH ORANG 


KAFIR NON-MUSLIM 
PERTANYAAN : 


2? Fairus Permata Indah 

Assalamu'alaikum..... Maaf aku mewakili temanku Bertanya tentang seorang muslim yang 
mempunyai wudhu, Lalu bersentuhan dengan non muslim... Apakah wudunya batal.....?? 
Terimakasih.... Wassalam..... 


JAWABAN : 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Tidak batal wudhunya, kalau sejenis (sama-sama lelaki / wanita) dan bukan anggota badan yang 
membatalkan wudhu, yakni gubul dan dubur. 


JAS IG FB ad Ui ok! Aa oa AI JIN Af al Patra PBS Jan34 2) Ta pad Lai 

rita Gaia Vj pnya 3 ma Yaadany Hall, Jari Gis lia SJ adi Wan las pl Ul pai Peta fo 

SSI bla pnp Tab af asi J3 vm JI Bala af gan af emg KL) Jab) ay ab Uk Vj Gita Uiptuo 

Bale Sol Goa Up tega EA DAR Up Jaka AN El Ja) tekan SN GA Ja gada 3 

Lea 

Perhatikan ibaroh di atas, Menyentuh orang kafir Tak disebutkan sebagai bagian dari hal-hal yang 
membatalkan wudlu. 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, tidak membatalkan wudhu dengan perincian seperti di atas, 
namun menyentuh orang yahudi disunnahkan berwudhu..... Dalam Fat. hul Mu'in 1/62 : 


So ytn3 serat Sala nian Ga dad Jaoly S3 Gap ea pada Ur YAI og BIA aa ya 2 mol Haa ai 
dal Geng Kolg jab ya) danny Ka Jang Kab, kawan Sail y p£ JI dg Bygta ag Anas 4S yag 


Dalam kitab Mizan Kubro 1/122 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1926 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Aa) Sasa! Ga ya ya DL dam ya pebah demi ya gl eleolh Ilas AI Jantan JE SB BII aa Yak JB oa Ul, 


? Ibnu Al-Ihsany 

Berwudhu' karena menyentuh orang kafir, sebagai bentuk kehatizan pada diri org mu'min untuk 
mnghindari murka Allah, karena kekafiran adalah tempat murka Allah. Baca Al-Mizan Al-Kubro juz 
1121-122: 


Oey Sean SKA pia Il RB II SI PAI Ty Bokeb YAH oya deng 3 Jia AL Aan) PEP le (aka Ca 
SENI JI Ad ny BIS ab af Khai BSN if par af GNI Gas. jd Ulin Ah (SAI Yi 


2 Muhammad Fawwaz Kurniawan 

Cuma mau nambahin saja bahwa orang kafir juga suci badanya karena Allloh memulyakan bani 
adam baik muslim atau kafir sehingga mayat mereka tidak di hukumi najis sebab matinya, namun 
yang di maksud ayat : 


(4 os al Ul) 
Yaitu keyaginanya artinya keyaginan mereka itu seperti halnya najis yang harus kita jauhi. 


xt39 :J33) JIN 98 pol ova Lio 5S Sila) "alas Jgilg :Jat cal J3 Lal cabin (TII K0 lola :J33) 
AJA yo dut ISL Ad 49 SMU ya alas Ub :lagic JII 95) yuls ul JB (as Kau lio,S. 

sadb Je Jl 189 do aa own 1J89 Aolill Jldicb 189 .agallg Sauoillg Glull :J89 Jidl : J9 

valeol! yol Ad 1 Cu 1Ja89 Id yadi9 KAYU 3 lo R02 lc peluk "Ja89 “iloJL sll g. 

al dB Hadi USS Hua! loilh “les J33 log 0169 mkaoll J3 93 lgu (TI 2g SI A58 A93) il 

UB «bigo Ion Ap 1AJ33 lolg “Obi XI 0929 53 dwlulS LS sol! altie | oil SI bis NI dulu 4 

GI 53 Gamal NI 4 NY ASN sie JS dy ssi JB ade 533 liuo Yg Les yudi Y akuall, 
XI di yoo duo lagi Jl 95) Gini wulg slllo AloN dicg .aSAJI 93 agi9S Liu LSI US Ul9 
old dilel Jul sebig sing 9 sad juz | hal 90 


do) "da3 Jr ade JH YAMASI ay ad Il NI 198 ngou SI Ag0c dus SI (agan SI dua) "gi 
loil atillg « y3io IlAo GNI 98 9 OLS 49 3S) lai dll UN 5Ls0 9g9 oolud «SI (lie 
U3Soesoll asl (SI Rab Anus NI 98 9S yu2iS neoliisl gl "939 Lamb SI yuni US sisa Sic 
959 9 al a19 Ne) 909 a9 Jall Gilbb @lsII Yb yo Lil 1Ju89 “Ibis! 959 8 wal 
S8 La HNSI 9 SSI Ca sivoll K3 GNI 0d #J 8 (laa daalas 7 13 AS 3 ye US UlusYI 
#Sllall Sic Si90 x07 0511 Kl Jalu agi90 as agiolab Agil Jlb pel olab 0 A3 Yg uji £ wUgall 
moull dls sadis elagidlg "J3 slNI NI dsillg juz 1 hal 97 


drag JIN 93 (IE su a58 Sig) edan Jgilg Log SY Jos Jal Byalb3 audy sutull dio lol 


(bu GS masll lil «ls Vs3 lolg .&SII cgakual! cl gag 1 g0lU pgiau big AS Oil ago SI « 
dus yi BS Jago dll dil Jl dio Sl sol sal dls NY alIS gali gl lie YI Kls SI yolB. 
vj gi juz 1 hal 23 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/654380794584732 


2918. WUDHU HUKUM MAKAN SETELAH BERWUDHU 
PERTANYAAN: 


» Junaidi XOoce 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1927 ) 927 


Assalamulaikum .. maaf ustadz/zah saya mau nanya gimana hukum nya makan sesudah 
berwudhu ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, memang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama mengenai 
wajibnya berwudhu setelah memakan makanan yang tersentuh api. Dalam shahih Muslim 2/262 
disebutkan : 


Ce ni pns dlu il Emas Sa dssl blg GBI 43 9582 wi IE G Ita wunSl ka Hi JB 
AU do AU Iga Jklii lag We AU slo yul 233 Kalo row 352 JS JI Cituo Lao s5 
Tuhan Ce las dus aa 


Maka berkata Urwah: Aku mendengar Aisyah, isteri Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda : 
"Berwudhulah kalian karena (memakan) apa yang disinggung api" . 


Imam Nawawi dalam syarahnya menulis: 


dika Jo slalell dls UB . JI Co Lao 1gisAg : Akug ale AU slio V3$ 3 slalell CALSI 83 
263 Lin ll yaah Jia KG sil dl UBS H0. JI dilan lo ISL selai Latih I Si all GI 
R9 | Mual oalg «SISA 9013 « pom yo Ul Gg Jb yul yi NS3 « UBS Y ulait3 « UbSII 
sal3 SSS ui ol3 «851 sala «cwo ol3 « Cubi Up SI «Haw Ya al dlu milg s0 3 WI 

all 893 Olx Ag eNghg Casosl agic Al ud) Kail « dolol 9213 « dau) Ui 0063 Sl 

KAKAK TI “A3B1) us Gtalg « saSI3 Salullg . du yalg « dlllo Ud36 303 sel udlas « 
ain lo JSM dual 29029 GS ml soal 333 all di Ud53 . ll Kaos) AoiS yulg « 2S) yul3 

J0 gul3 «HB sol « SoA 3 «Sora yaSIs «sesal IE uy Jac LC 350 393 « JUJI 


Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwasanya wudhu tidak batal karena memakan apa 
yang disinggung api. Diantara yang berpendapat demikian:-Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu 
Mas'ud.......... Aisyah, Radhiyallaahu 'anhum ajma'inMalik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad... 
Rahimahullaah Sekelompok ulama mewajibkan wudhu secara syar'i karena memakan apa yang 
disinggung api. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Hasan Bashri, Zuhri, 
Abu Ailabah dan Abu Mijlaz 


Selanjutnya Imam Nawawi berkata dalam Al Minhaj 2/66: 


BE JB AE ll j3 ale Cpu Roda Gl lemas : Wpl3S4 JII Curat Lao se2a3ll cma 5 Isilsls 
Sala m0 Lan 33 JUN Eun Es esai d5 Flag Kla dl ala il Jala) G0 CA Ja 
JII Jus sos daa Ul siil Osis Sesal Adila isl Jal Gp lod2163 Giluills 3315 
Kn Il ale AI ag elalall RESI 5, JIN SIN 9d 5B OUKS SAI SI Is Ol «sg 
Jet dls. UI dun lo Sl seal: 


Ulama menjawab tentang hadits berwudhu dari memakan apa yang disinggung api dengan dua 
jawaban:Pertama:Hadits tersebut mansukh dengan hadits Jabir radhiyallaahu 'anhu, beliau 
berkata: “Perkara yang terakhir dari (ketetapan) Rasulullah Shallallahu “alaihi Wasallam adalah 
meninggalkan wudhu dari makanan yang disentuh api". Ini adalah hadits shahih, diriwayatkan Abu 
dawud, Nasai dan lainnya dengan sanad yang shahih.Kedua:Yang dikehendaki dengan wudhu 
ialah membasuh mulut dan dua telapak tanganKemudian khilaf yang kami ceritakan diatas adalah 
pada masa awal. Kemudian setelah itu ulama sepakat tidak wajib berwudhu dari memakan apa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1928 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang disentuh api. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/710377035651774/ 


2938. MENYENTUH KEMALUAN HEWAN MEMBATALKAN 


WUDHU ? 
PERTANYAAN : 


2 Alief Sie Amien 
Assalamualaikum wr wb, mau nanya, batalkah wudlu seorang ketika menyentuh kemaluan si 
hewan dengan telapak tangannya ? terimakasih. .. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Menyentuh kemaluan hewan tidak membatalkan wudlu". : 


WM OI Hill 

seo doa Ip dab Jah ol ap memo JS Ig ai ta 

PUS ph Va Beda Ad band Ol Ay Ragdl T IE Adi II Ir Png MY aa CB ban 
AL. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/709024992453645/ 


2950. WAJAH BERMINYAK DAN KAITANNYA DENGAN 


WUDLU 
PERTANYAAN : 


» Restu OrangTua 
Assalamu'alaikum, mau tanya, Kalau kulit wajah berminyak (minyak alami dari kulit, bukan minyak 
Goreng), apakah harus dibersihkan dahulu ketika kita mau berwudhu agar air tak terhalang ke 
kulit..? Terimakasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Minyak yang cair / encer walaupun menghalangi masuknya air itu tidak apa-apa, yang tidak boleh 
adalah minyak yang padat (semacam mentega). Lihat ibarot dari kitab fthul mu'in : 


23 Ca Ol H3 

Ola ala ost oler Gyad IDUL eling po Eng lakon yang sy ByyS JO pmkkly eU Om Jie ani de UU Y Ot gal 
gl g yu Ag ale eU oa b. 

Syarat yang ke empat adalah tidak adanya penghalang di anggota wudhu' antara air dan yang 


dibasuh penghalang misalnya kapur, lilin, minyak padat, 'ainnya tinta (mangsi), dan 'ainnya pacar, 
berbeda dengan minyak yang encer walaupun air tidak tetap padanya dan bebeda pula dengan 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1929 | 


bekasnya mangsi dan bekasnya pacar. 


2 Ghufron Bkl 
Minyak wajah tersebut bila cair maka tidak wajib dihilangkan. : 


VYAV & pdl 
LP el yan dileb merai dad! oa tadi Il sUI Joy Had MUI oleh oli jl Urme jl at Wiluasi jam de OS HJ 
Yo Ups SR) an! Bi SU Om Ea Ela ayas jl al das Ugp dig yel jl Lane y Adi de aa J3 el 3 


Si jleb Kn Ku. 
WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/716611498361661/ 
2951. KOTORAN DI BAWAH KUKU, BALSEM, BEDAK DAN 


KAITANNYA DENGAN WUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Abu Al Gofa 

Assalamualaikum wr wb. Kotoran di bawah kuku itu dimakfu tidak ustaz dalam mempengaruhi sah 
tidaknya wudhu ? Terus seperti minyak rambut, salep, kutek, balsem, bedak dan semacamnya itu 
bisa menghalangi sampainya air pada kulit tidak ? Terimakasih banyak 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

kotoran di bawah kuku walaupun bisa menghalangi sampainya air termasuk di ma'fu mrnurut 
imam al gozzali dan imam al ubadi, alasannya karena sulit untuk dihilangkan dan juga 
berdasarkan perintah Nabi untuk memotong kuku serta membuang kotorannya dan nabi tidak 
menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Ibarot dari kitab tuhfah imam ibnu hajar : 


H8 Yg UN dat AINI Lol LA SL ASI G3 MY $ Bokeb jar SY JUDI gam Lali la) 3) 
ale AI oo aib , Oey Jasaly 2S Usul Joy in Ulg cus in Jas Ida ASIN 9 el YI Sob das JA 
#Nali Boleh paryab dg LE La Gagg JULI pedia jab OS play 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php... 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

Kotoran yang ada di bawah kuku tidak wajib dihilangkan jika tidak sampai menghalangi sampainya 
air ke bagian tersebut, namun jika sampai menghalangi sampainya air ke bagian tersebut maka 
ulama khilaf : 


1. Pendapat pertama 
Menurut kebanyakan ulama dan goul ini adalah goul shohih yaitu jika kotoran tersebut sampai 
menghalangi sampainya air pada bagian bawah kuku tersebut maka wudlunya TIDAK SAH. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1930 ) 930 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Pendapat ke dua 

Menurut segolongan ulama di antaranya imam zarkasyi, imam ghozali dan ulama lainya goul ini 
adalah goul mugobil ashoh yaitu jika kotoran tersebut sampai menghalangi sampainya air pada 
bagian tersebut maka wudlunya TETAP SAH. 


Sedang masalah pertanyaan ini yang disampaikan sail : Terus seperti minyak rambut, salep, 
kutek, balsem, bedak dan semacamnya itu bisa menghalangi sampainya air pada kulit atau tidak ? 
. Kalau minyak tersebut cair seperti oli, minyak goreng dll maka tidak masalah atau tidak 
mempengaruhi wudlunya walaupun tidak menetapnya air pada bagian wudlu tersebut.cutek, 
balsem pun tidak mempengaruhi ke absahan wudlu. 

Ibarat: 


20 plg SI BI Mal 

Si Je GAS IMS keling pn Up alan yaa) an) Goo) (Soya 2 ca (Fb ad le ON Oh) ilpal ) 
Y af dya Meja Uda lee ema | Ola O 
donald Vpn ny koran IU, Cab CASN JII ia mad Ud ca Us Joy ia jab Bing oh 
Urat Roy JI BU klan Rai 3 Te Ab ia Sao Ie Pasi har “oma! Boy pang oa Plasa 
SA bea Lao aral AB op Jan gam SAI si selasa Oya Gn ng UB UE 0 gt Kenal pake ya 
MIN Ag pong ami Bal yag Sh pa Las La. 


Btn NIS) Lely ml 


353 el AN ob ya 

Bir Yg MAN Ol II dai gan Ol ema mo ad MAL Ula Joy ERP OP Fenny MPN SUS I, 
donload A2 ing dil Jd) 0 yel Kong Sl jar Vs VI 3 SNI alay OA ya PT nya geng OS JUS catat 
Akal Alek marga Pay Uang Ka BALA Kay JPN salin maja OS plug dale AI Ole sal ON : JB 


208 2g SN Th £ ya 

cabor JI let y oa Om Lag edan US by Ball Jetlay LAI Jordi ya Oni O yab If eN ILash —£ #Aalul 
Ia lah da A3) Ulgid LI ea) BL ahad Pp Ale Gita AS ia AAS Bang AU SU Lan) 
BOS SI am UN agan MS JS Agatali 3 dl) SA SYII ob! bb da2 Jika IBU ce ya jl ino 3 Alang 
SY gang obi EL US J3 tebar La Oo SY Ela sya seb Jak CL NY ID GELI IE ee lali 
2 yo jl king Dal Ob dil Gea ID Ala Rona (ai gia Ol mis | Syed! Ie Joy. 


10221 cd kah, 
yag Jia V2 Le butana HUNI Li Heran L0ngT Ad Leni Jab ilain “0 pi il Rika oya Raga Jian cad 103 
Bli jl Tato Upiih 9 Jami cal) CA Jp cola pas Cara dea dn SU 33 bYI Ai2 mk 
2 pnp) mao Kau dg ema! ds el CS Pnb CRSLa yan pelan de US Oly ena d eh og Aa OP cats IL won gu 
CPI Is ojny mm eU Jpng mi geng obi CL US 
delay. 

2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1931 ) 931 


Nyumbang sak titik : menurut Imam Ghozaly, Imam Juwainy dan Imam @offal kotoran yg ada di 
bawah kuku di ma'fu walawpun mencegah sampainya air pda kulit, sdgkan minyak rambut,salep, 
kutek,balsem,bedak dan sejenisnya apa bila ada bendanya maka hal tersebut termasuk HAIL 
kecuali benda2 tersebut sudah mencair maka tidak termasuk HAIL,unt bedak klo bisa nyerap air 
maka tidak di namakan HAIL : 


YP 1 or pam Aa: 

BILA YAN dng teng Sy II BB ia Ol smp Ana mel Soy ERP Ob JEBII SS mang AI mag Ui 
Ang jd Ab pd On | yauad manah CAS AKAN SI CSais dang JyAII ya MEN YAII oya sebel ya Ja JUTI 3 Gangaa JNAI 
Lal. 


VYAV & pall 
S3 AS Tel yan Aileb pena daan! oa ta Il sUN Joy ad MUI let oli jl Urme jl af Wiluasi jam de OS 5) 
aa YS Ul SR) and! Bat UM at Lab Ela uyao Hj tg Oya MP yel Flare yaa le aa dil 
4 je —n, 
WALLOHU A'LAM 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/718648581491286/ 


2978. MENYENTUH CLITORIS MEMBATALKAN WUDHU 
PERTANYAAN : 


» Jaa Zaidun 

Assalamu'alaikum.. Saudaraku, saya butuh penjelasan hukum menyentuh bidzir (clitoris) apakah 
membatalkan wudhu ? apakah sama bidzir (clitoris) dengan makhal khitan pada wanita yang 
nantinya tidak membatalkan wudhu tatkala menyentuhnya ? Mohon penjelasannya ? Syukron.. 


JAWABAN : 


? Dewan Masjid Assalaam 
Wa'alaikumussalaam... Menurut Hasyiyah Bujairami 'alal Minhaj, menyentuh clitoris tidak 
membatalkan kalau sudah terpotong, kalau masih nempel membatalkan wudlu. 


ui Tang Alai TA alam jaka AAN Naa La akang 39 Usaha AA) 
Ucapan mushonnif : Atau (menyentuh dzakar membatalkan meski) dalam keadaan terpisah 
walaupun sebagian, selain dari gulfah (kulit penutup kepala penis) maka membatalkan jika masih 


tersambung dan tidak membatalkan jika dalam keadaan terpisah, dan demikian pula dengan bidhr 
(clitoris) wanita. 


Saya tambah sedikit dari Kasyifatussajaa yang terjemahnya coba saya koreksi dari dokumen, 
silakan kalau ada yang mau nambah atau koreksi lagi : 


9 ai Ae Cena KU KPU PUN JI IL Coil Al Ag Ola! AI Gp LA, Ola! Lalis BII 3 3 
BII gada JI S3 ya 3 deng Ui Ol) Las 3 Gain | Upon Jasa Url Cara y li Uakay La Unakall op Abal pi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1932 ) 932 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LK yati YG Leles OM Ladkasi Jlw dala 4 oil del deh yag 


Dan gubul untuk wanita adalah bagian tepi yang saling bertemu yaitu tepi farji yang melingkupi 
farji seperti melingkupinya kedua bibir kepada mulut, atau seperti cincin pada jari. Tidak termasuk 
bagian di luarnya yaitu bagian tempat tumbuhnya rambut kemaluan dan tidak termasuk dari bibir 
vagina adalah yang setelahnya (bagian lebih dalam) sehingga jika perempuan menaruh jarinya di 
dalam vaginanya maka tidak membatalkan wudlunya meskipun membatalkan saat keluarnya jari 
tsb. Dan termasuk bagian gubul adalah badhr (clitoris) dengan ba' difathah yaitu daging di bagian 
atas farji dan gulfah (penutup hasyafah) saat masih tersambung, sehingga jika keduanya (badhr 
dan gulfah) dalam keadaan terpotong maka tidak batal wudlu dengan sebab menyentuh 
keduanya. 


MUTTASHILAN AW MAATHUU'AN membatalkan untuk selain ILLAA. Artinya kalau ILLAA bisa 3 
kemungkinan : 

1. MUTTASHILAN batal MA@THUU'AN tidak batal 

2. MUTTASHILAN tidak batal MA@THUU'AN batal 

3. MUTTASHILAN dan MA@THUU"AN tidak batal 


Dan kalimat setelah ILLAA menunjukkan bahwa yang dimaksud ILLAA di sini adalah 
MA@THUU'AN melalui kalimah @UTHI'A alias kemungkinan pertama. Dan itu selaras dengan 
ibaroh di kitab lain. 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Cilitoris dalam bahasa arabnya AL BAZHRU (Yull ) tidak 
membatalkan jika menyentuhnya. Ta'bir sebagaimana dalam Kitab Hasyiyah Jamal juz 1 halaman 
238 : 


# 202. # oa 4 ho- - 30 0 
Ulat Uj Usam 2is U bJU 


FAL BAZHRU LAA YANGUDHU MUTASHILAN WA LAA MUNFASHILAN 

Apakah sama bidzir(clitoris) dengan makhal khitan pada wanita yg nantinya tidak membatalkan 
wudhu tatkala menyentuhnya ? mahallul khitaan adalah bagian dari clitoris yang dipotongta'bir 
sebagaimana dalam kitab Fat-hul Mu'in (I'anah 4/174) 


CA deh do rd Rama ya pn dala it jon plat BAN UAS KEK ga Aikiham Jati Le adas Jen jl Ole G celju 
PI mi MM Sp abi Idi K5 Ip 


Sea WAL MAR'ATI GATH'U JUZIN YAGA'U 'ALAIHIL ISMU MINALLAHMATI AL MAUJUUDATI BI A'LAL FARJI 
FAUAO TSUABATIL BAULI TUSYABBIHU 'ARFADDIIKI WA TUSAMMAA AL BIZHRA 

Keterangan di Kasyifah mengikuti teks yang katanya dari Imam Ramli. Namun hal itu dibantah 
oleh Imam Barmawi sebagiamana dikutip oleh Hasyiyah Jamal ta'birnya sbb : 


3 Ii GE della» Yo ul Sbull - J3 abad - - Alsag - 5x5 ebi - GAS AJ Cui Gie “Us H3 ed 
UAN Ti SS wi 1d Sgloy . 


Berikut ta'bir Kasyifah halaman 66 : 


Lt Ujaii DG Leles Ola Ladlasi Jl BALAI, oi deh dadi yag ed petis Jd SUS yag 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1933 ) 933 


Dalam Hasyiyah Syarwani sama dengan ta'bir Kasyifah, sementara dalam @alyubi sama dengan 
Hasyiyah Jamal 


Berikut ta'bir @alyubi juz 1 halaman 148 : 
ee Hb ja PI Ola 2 at Ad UU dab Ang lan Aas JS ai ap Uas 55 Ji Uh 


Dan berikut ta'bir Syarwani juz 2 halaman 146 : 


0 


sb dy uu Gus: Ulat 6 bau IL he Anna Je BU ya an Sl LAI Kamil pay Jali Ul, 
Ae 
Wallaahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/700962713259873/ 
www.fb.com/notes/740348589321285 


3036. PENGARUH PERKARA YANG KELUAR DARI 


LUBANG PALSU / BUATAN TERHADAP WUDHU 
PERTANYAAN : 


? Ulilalbab Hafas 

Titipan....pak .. Saya baru dioperasi saluran kencingnya.. Karena saluran yang biasa terkena 
infeksi sehingga saya kalau buang air kecil sakit banget.. Maka saya operasi.. Dan oleh dokter 
saluran kencing saya dibikinin dari selang non permanen.. selama saluran yang bisa dalam masa 
penyembuhan maka saya kalau kencing lewat selang tersebut.... Pertanyaannya : Batalkah wudhu 
saya kalau dari selang tersebut keluar air ? 


JAWABAN : 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 

Berhubung saluran kencing yang asli ini tertutupnya baru, dalam artian bukan dari lahir, maka 
hukumnya diperinci sebagai berikut : 

1. Bila adanya lubang buatan yang diberi selang ini letaknya dibawah pusar, maka ketika air 
kencingnya keluar dari lubang tersebut ini bisa menyebabkan batalnya wudlu 

2. Namun bila lubang buatannya terletak di atas pusar, maka tidak sampai menyebabkan 
wudlunya batal 


Ibarot sama seperti dari Kang Muhammad Fawwaz Kurniawan : 
2D ye Uye pamit Tah 
OA EL Yati! 3 JPU BMI Lol dag Y SI yel! Rel mani tejo) Uaktil ) pal kaka Corp (Ulu) 
SP Lila HEM Uati Lil OS Ol ci Tiang LAS Uillan Op ya TOL Yadi YG lonsita Hadi OS o| al Hal 
Latiy (BL 3 pl LA ya TP OLI cp jadi WE Loe jl Lah Kode (on) Gt pm oil AS PAS JALN uya 
Ab oa LS Fani JB Cai ia FE Yak Y) erita Say Yg elite jd Lil OS gl yan MSI pair Banidlt 
SS HI 2 Kala meritali AYI maan Jis Al OUT JB CI BO Lerialag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1934 ) 934 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BUGHYATUL MUSTARSYIDIN hal. 25 : 


ARE ya TEA Gak! 3 kel 1 ssh 


Faidah : Kesimpulan perihal batalnya wudlu sebab perkara yang keluar dari lubang (selain gubul 
dan dubur) 


BUSI Cilar 218 ya CIA GAB DG Lenin Gd OS uji 


Sesungguhnya, apabila adanya lubang pembuangan yang asli (gubul dan dubur) itu masih terbuka 
(secara normal), maka wudlu tidak batal sebab sesuatu yang keluar dari selain lubang asli 
tersebut secara mutlak menurut kesepakatan para ulama' 


V3 Habady (9 Lt 4 pm opal Aa pl SAI ya cp Lila HE adi Lie OS Ofp 6 Jas Tatan jl 


Atau (jika adanya lubang pembuangan yang asli) itu tertutup, maka dilihat-lihat dulu. Apabila 
tertutupnya sudah dari sejak lahir, maka wudlu bisa batal sebab perkara yang keluar (dari lubang 
perut) secara mutlak (baik lubangnya dibawah pusar atau diatas pusar), hingga (sebab perkara 
yang keluar) dari segala saluran-saluran yang tembus ke perut seperti mulut menurut Ibnu Hajar, 
ini berbeda dengan pendapatnya imam Muhammad Romli dan Al-Khotib dalam saluran tersebut 
(saluran yang tembus sampai perut). 


BU Sad na aya elo jl 


Atau (tertutupnya) itu baru (tidak bawaan sejak lahir), maka wudlu tidak batal sebab perkara yang 
keluar (dari lubang palsu) kecuali keluarnya dari lubang yang berada di bawah pusar menurut 
kesepakatan para ulama' 


2 Ghufron Bkl 
Bila saluran tersebut berada di bawah pusar dan yang farji yang asli tertutup sehingga tidak bisa 
mengeluarkan sesuatu maka sesuatu yang keluar dari saluran tersebut membatalkan wudlu' : 


JII 2 1 Bat 4 ay Lari — 

A3 ya ai base 2 Anal ay ema UAS yaa Lis mang API yag GNBYI Aas SL al ad lal ok — 
PS aga Sin Heli) dls db (oma) mna ai (- Lese Yasp )i— 

IIS Asah HE Gl GB elyag Bo alesali TE Aa aa Rena Ah ni PI ya tebel DIK 3 LI, 
JB EL Cry ya PI Jadi naa BY spy de AS HI el OLS og ain YG (AYI). MS UI, 
Den an PA) (da CE TA (GE den Ai Ia) Ld smp lil BUY MY Judi MEI aa ad — 
PS YA deal) Ata (TPS) BUMI GB LS Bh LE gankil C e aka CA Sendi II 3 pdl ya R3 
BIISG (iyypd Sendi (3 dik alta dal (BII 3 dya 


ob suali Gp Si CAB) ai (al) Uda DB II Gelas Ma Gge V1 Saka GI sll 
Bo) Saki din FE Gaia (OB gain yag WS jl ain) III El (yag) HUM SE LS «Lea Lg nd 
BE HI il aa don IL BPPN yag Jiiah Jl Anda Renda LA La SI ed IL Lada ya MY (ABI 
VE etkia ebeg Uap mal 3 0 BNI 3 II Yak Y Wa leg SU PIA TH GoarP MI Yak 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1935 ) 935 


2 m2 il Aly 0 bb dah rita Sl jar ya IAI AKA Jadid adil 3 YARI, Jd any 4279 Ady AS ads 
PPA Sei TP Bete Alan 0 dog Gal II 4 na Sp AI II AI 4 Ad EHLYY JI 4 dah 
JI dgakana Ola YI Gile AL Aan OLI Ll 6 el Chan DB € Geli 


003 AB uya JS daily La penah Billa Dhan ya (Am PI UP. mad Olga GAN Ole Ob (akal yh. 
Pedes ye Jaa OS gf 4 ol YI Id TEBYI OS PU Sy Ani IPA Alang € Amlasil yb laka (al) dj 
bar ad S4 Oky Pa 3 UDA Lia COLA YA NB dad MISS Ale VI JBL Ag P3 SIS yag ab S0» 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/754301864592624/ 


3096. TATACARA MENGUSAP TELINGA KETIKA WUDHU 
PERTANYAAN : 


? Vian Perdana Putra 

Assalamualaikum, maaf mau tanya : 

1. Ketika mengusap telinga saat wudhu itu kanan 3 x lalu kiri 3 x atau langsung kanan-kiri bareng 
3x? 

2. Kalau misal kita bangun subuh kesiangan (misalnya jam 6) apa masih boleh melaksanakan 
shalat shubuh? 

3. Sebenarnya batas shalat isya itu sampai kapan? apakah sebelum adzan subuh? Terimakasih 
atas jawabannya 


JAWABAN 


? Nisa UI Aana 

Wa alaikumus salaam warohmah 

1. diusap secara bersamaan kanan dan kiri 
2. boleh. 

3. sebelum munculnya fajar shodig. 

Waktu sholat isya' dari kitab kifayatul akhyar : 


SU AI Gb IA 3 JIN el ISI AT Le salt ME Bl ea July ad) 

ale Jaran Saad JUN LL gp pp V Of MELUT, g LenU Gay RSJ cl JB Lao GAS Aya el 25 Jasa, 
leg Ale SI lo SI JIN Ii aa Fa Jah Sg one (Ula 

kru gta an Ce) Nia 3 Pi aU cus ol Sigli nu SA JG (Ja nas SA #Laall 235) 
AN omi cg Le ga RAS ea ol dalan gal amil S3 AI GI pad € kb II dl ea) mel | IL 

: 5 5 : 

Sholat isya'. Permulaan waktu sholat isya' adalah ketika hilangnya mega merah dan akhir waktu 


ikhtiyar utk sholat isya' adalah sepertiga malam, sedangkan akhir waktu jawas adalah sampai 
munculnya fajar kedua. 


Masuknya waktu sholat isya' adalah ketika hilangnya mega merah sebab hadisnya ibnu rif'ah dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1936 ) 936 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebab ijma'. Sedangkan waktu ikhtiyar adalah tdk mengakhirkannya dari sepertiga malam sebab 
hadisnya jibril alaihis salam dan yang lainnya, dalam satu pendapat hingga habisnya tengah 
malam sebab sabdanya Rasululloh shollallohu alaihi wasallam ' waktu sholat isya' sampai tengah 
malam'. 


Imam nawawi dalam syarah muhadzab berkata bahwa sesungguhnya pendapat banyak ulama' 
memutuskan unggulnya pendapat ini dan imam nawawi juga menjelaskan kesahihannya dalam 
sarah muslim kemudian beliau berkata bahwa inilah yang ashoh, sedangkan waktu jawas adalah 
sampai munculnya fahar kedua karena beberapa hadis. Syeh abu hamid menuturkan bahwa 
sholat isya' ada waktu karohahnya yaitu dian tara dua fajar. Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 
1. Sunah mengusap kedua telinga secara bersamaan 


CAS Beko Anda pelash UP pb Lal Clais Cal (Under Jl ena SS) Lal emng Si Keplag tai) TON odUsI dilel 
Sai ada dat AA ale Oa 3 aldy Tega SpAS de Blara (aa pay HA) “053 ol, 
2S ol AW pa LS tani lp Of si png slasi mn sada g YSS 3 ii pi aah. 


2. Boleh bahkan dalam kasus di atas hukumnya sunah segera menggodlo'nya karena disebabkan 
ketiduran. 


Bag Seo 20 B0 C2 Ie 2 20 Sa dc gp Bar 2. Ban o 0 Ilcoee 23 2.9. H33 H 020 3.5 
Hat aka CIIY Ia AI dang Pa yi daa Loh JL ad elu tags ke IU DB DLL yang (ESL) oya ola) 
- - pi 5 P3 - - $$... - 


13-9 0-2 AIO - Itg. 30 BA 9 o- 8 0. ... - 9 L20 2 4 0. LI-o- 

P0 ola SB OI bai pala y pke Ale pp diy din ap Y Lah Ml lir La Ie La sil Ata page Ijo aj 
2 Lc 2- “ Pr PN o-- 230 sae Pat j 

yr Ji Zlel, ES UV: temen pai (Ra Ade pu st, S3) SIS Olesi 9 A3 Jay 


2 Rahmatullah As Samawa 

1. Boleh berbarengan atau telinga kanan 3 x lalu telinga kiri 3 x 

2. Jika karena ada uzur (ketiduran) maka sunah ia segera menggodo' sholatnya, dan bila ia 
kelewatan waktu sholat tanpa uzur maka hendaklah ia segera menggodo' sholat nya dgn hukum 
wajib (lihat i'aanatuththolibin) 

3. Sampai datangnya fajar / waktu subuh 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/745532772136200 


3119. WUDHU DENGAN NYELAM DI KOLAM RENANG 


WAJAH DULUAN YANG MASUK 
PERTANYAAN : 


2 Muhamad NurFajarudin 
Assalamu'alaikum. Bagaimana Hukum wudhu dengan masuk ke kolam renang tapi wajah duluan 
yang diceburkan ke kolam renang ? 


JAWABAN : 


2 Nisa Ul Aana 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, wudhunya sah asal dimungkinkan adanya tartib, ini menurut 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1937 ) 937 


pendapat yang shohih. Sedangkan menurut pendapat yag di tarjih oleh Imam Nawawi tidak tartlb 
pun tetap sah wudhunya. Lihat kitab Roudhotut Tolibin Imam Nawawi : 


bau AS Jg Ca AS dag Ala Lag dong Aing ON coeg mamah laa SJ Ia: CA old pai « 
SY AS gg 1 OY ,i3 . 

Fardhu yang ke enam adalah tartib. Jika tidak melakukan tartib secara sengaja maka tidak sah 
wudhunya, tetapi bagian wajah sudah terhitung dan juga anyang terbasuh setelah wajah secara 


tartib. Jika tidak melakukan tartib secara lupa, maka ada dua pendapat, yang masyhur adalah 
tidak mencukupi. 


(SE IL JW day MPI de terj VI ALA «ih do oeliasl adil Ang Jak ly» 


Jika ada empat orang membasuh anggota-anggota wudhunya orang yang berwudhu dengan 
sekali basuhan dan juga dengan izinnya maka tidak bisa hasil kecuali hanya wajahnya saja, ini 
menurut pendapat yang ashoh. Menurut pendapat kedua bisa hasil semuanya (tidak hanya wajah 
saja). 


ea de op KA Ad le lay EXA el G masi Ob 4 Ka Janam SAT OP 4 diah ain Cal Jua If Lal 


Adapun jika seorang yang berhadas membasuh semua badannya- jika dimungkinkan adanya 
tartib- misalnya dengan menyelam di dalam air dan diam (dalam air) dalam waktu yang longgar 
utk melakukan tartib maka mencukupi , ini menurut pendapat yang shohih. 


CI Ie ory cable Ja dial Jak he ES), merit ob cotad ul, 


Jika waktunya tidak longgar (utk melakukan tartib) misalnya menyelam dalam air tanpa diam 
didalamnya, atau membasuh bagian bawahnya sebelum bagian atas maka tidak mencukupi, ini 
menurut pendapat yang ashoh. 


Kel A5 IS oo pal 3 Ao Jaa ola YI 3 SY Yg « 


Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang terhitungnya basuhan wajah dalam dua contoh tadi 
jika dibarengi dengan niat. 


An VI IE Y GEN AB ay RS Al ma IG MUA Gi OP Had dh sp BIUS Na . 


Ini semua jika niatnya adalah menghilangkan hadas. Jika niatnya adalah janabat maka menurut 
pendapat yang ashoh niat janabat sama seperti niat menghilangkan hadas .dan pendapat kedua 
(niat janabat tdk sama dgn niat menghilangkan hadas) maka tdk mencukupi sama sekali kecuali 
hanya wajah saja. 


SE 2 en EA Sh Gelas Allan G3 onitoel! Ate mo 1 el 


Aku (imam nawawi) berkata " pendapat yang ashoh menurut para ulama' ahli tahgig dalam 
masalah menyelam tanpa diam (di dalam air) adalah mencukupi." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1938 ) 938 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Udien Pe'a 
Sama dengan keterangan di atas : 


(HA el) (BS 0 Ci aa 

Lho gi Lan dilas Angol Jab jiy A aaag | AS le Ips pb pki Wa VI Unyu | png tele ASI gua MY S3 LS 

Ad SE Len (SEP Ul aja me) AS Jali ola 3 P3 BU (uelab Ja) Lana Ka drg AS) Jai Apr) 
JB Abah Jae PL Gaet P3 S3 ea Y Aid OEjI G Lani Jpad emo elasi ob ya dad Jie jl 
sn elsa La La Jb PP yag al HAL 52 Ag yong Setia y Itam Lan CA Pal SEA Uh Adel 


bd LP Hani 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/739364042753073/ 
3206. HUKUM WUDHU MEMAKAI PAKAIAN YANG 


TERKENA NAJIS 
PERTANYAAN : 


2 Syafeg Alvin 
Badhe Tangled.......Apakah wudhu itu sah bila Memakai pakaian yang najis? Plus ibaroot 


JAWABAN : 


2 Muntagy 
Wudhunya tetap sah 


pic gimoll 46 dls Al 5 pati poviall ole bo yitud SI (Nol Klas) masioll SI (Jae Ul) Hull (3) 
BJ 2963 UN sondgll 9 BIL dilKog Ui uc Yo use gl 3 yo masill laci ue yc9 diy uc ds 
daa Gen sa sb se Ul Yel se UM OLAASUN Lani db Ag an aa ang Baal 
lc S39 Ldr 49 Saisall Mic Anas Ru Al dwlsill Jl 3I JS ai Il 1598 mill JG 3g J3 
219 Gulo Gin Lg MSI Tual US gl lo SSI le uuug 25 al le S 29 a01 J9 lo 
Abe bi Tales saga abal ai ag ale PLS ca ala 
See ganas oa 

» Mazz Rofii 


Kalau hanya bajunya yang mutanajjis dan wudhu' nya dengan air suci mensucikan.. Jawaban nya 
seperti jawaban Syeh Muntagy yaitu sah 


(89 20) ball dinda oa 39 ri da5 

ic gimoll 46 dwlodl All 3 musti para ade boitud «SI (Ygl Kuba) sariall «SI (Jasa ol) #Belull (3) 
BJ 2963 UN 9nd 9 BL dilKog Ugi uc Yo use gl 3 yo masill laci ue ycg diy uc ds 
SU mac R0 Jung gg Lal 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/782275051795305/ 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1939 ) 939 


3214. MAKRUH BERWUDHU DI WC / TOILET 
PERTANYAAN : 


2 Adhie Abdillah Changer 
Assalamu alaikum wr wb. Wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC nya, bolehkah? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, melakukan wudlu' dalam wc hukumnya makruh lihat kitab 
Tanwiru Gulub hal 110 : 
VI wo yg gi 
JI Kn HO sodl9 WII awog...... sloll 99 GL dl ac Yi dildg So bolg. 


Adapun kemakruhan dalam wudhu ada sepuluh diantaranya berlebihan memakai air....... 
mengusap leher dan wudhu di WC. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/779635082059302/ 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/08/1758-berwudhu-di-dalam-kamar-mandi-yang. 3590.html 


3308. TAJDIDUL (MEMPERBAHARUI) WUDHU 
PERTANYAAN : 


» Sayonara Ssy 
Asalamu alaikum wr wb, apa yang dimaksud tajadud (wudhu) ? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Tajadud atau Tajdid , secara lazim mempunyai Arti "memperbaharui", contoh dalam figih wudhu : 
Jika seseorang berwudhu untuk sholat dzuhur dan sampai datang waktu ashar ia belum batal, 
maka ia boleh melaksanakan sholat ashar tanpa harus berwudhu lagi, namun jika akan wudhu lagi 
maka hukum wudhunya sunah dan ini dinamakan tajadud wudhu (memperbaharui wudhu). 


Dalam permasalah ini (tajdidul wudhu") terdapat lima pendapat : 

1. Bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan shalat baik shalat wajib atau shalat 
sunnat bila belum digunakan maka tidak disunahkan , pendapat ini diputuskan oleh Imam al- 
Baghawy dan inilah pendapat yang paling shahih 

2. Bila wudhu' pertama telah digunakan untuk menjalankan shalat wajib, bila belum digunakan 
maka tidak disunahkan . pendapat ini diputuskan oleh Imam al-Faurany. 

3. Bila wudhu' pertama telah digunakan untuk menjalankan apa yang ia niati saat melakukan 
wudhu, bila belum digunakan maka tidak disunahkan , pendapat ini diputuskan oleh Imam as- 
Syasyi dalam kitab “al -Mu'tamad dan al-Adzhar" 

4. Bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan shalat, sujud tilawah, sujud syukur, 
membaca al-Guran yang terdapat pada mushaf, bila belum digunakan maka tidak disunahkan , 
pendapat ini diputuskan oleh Abu Muhammad al-Juwayni dalam awal kitabnya yang bernama 
al-Furug. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1940 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5. Disunahkan memperbaharui wudhu meskipun wudhu pertamanya belum digunakan untuk 
menjalankan apapun dan ini adalah pendapat Imam al-Haramain. 


- Al Majmu : Juz | / Hal 469. 


Sling BSN ul ae yo Lagi si 6923 lc 3S ul 39 2959 Many ULaiul dc lulbuol dal 
Sosull Rb dug NG A9 Hi gl Ls, Jall sal 0 ul kawi dng dos Ad KE rai, 

lo Jail 2025 Je 5 ol Lani (CL) sal yani 263 dyg VE Yg Lena 4353 ko wl ouWla) 

lt ul (ella) oolisl9 sol ob 99 4S selaimual9 S0is0l! dulS 49 salad S5 NSAI 9 s adal J mnt 
9 niaga! Xon0 gal Rudull R3 d9 NS A9 Lniml Ion y3 ul D3 al Sin gl 290 oraww gl Job 
Kan Jess dala Ka es Jail 25 der al snsd asa ao lal «sesal alis Jel 
dsal, Aug S5 90 gd sgsagl ag ISI lol Gusi Alioy gi 503 Manullg 2 5g ow Jis ISI aus lal 
ussslowba Jla Jgidlg Sgwll9 go dl ad UlS 99 wubll al cwo gh3 389 las Uy,£ ASdll lang 


0) Somad! 48 Ul 189 Lagi gl IiS9 wib Jis gia JB dLnds Job 584 Ad ISI apadll o Sy ul 
03 A9 Anil! Kia Ad 4 Su gl B9 Saw lg NG syal, 


Sedangkan masalah niat wudhu'nya ulama' juga beda pendapat : menurut Imam Ibnu Hajar cukup 
niat menghilangkan hadats, sedangkan menurut ulama' lain menganggap tidak cukup. Wallahu 
a'lam. 


- Hasyiyah al Jamal : juz 1 / Hal 103. 


Dal SAN bai Alb KAKI CLS aa BS AS Gadai BII dy AI sak) V5 SAI 2etagll Ul aiel3 
Le "eskagll Latah lal “abis "35A BI WI 23223 5S le Jing JOS silaNl ye Lay A5 383 
sa Ma dil (alba Sl Cal gl SSI 295 Ti aa Naa Ula 4 asi las IS 335 gl JSI 3 ag 
al Asal Hyo ul 45 99 s5 Jl 


2 Ghufron Bkl 


Yas 9g JgdL sy IST leuol : ds gi do War) Na Ulil SO: d0 : Gada piwuol! du « 
Ten asal sa dab Ol Do ag BL Jl9 c sal ad sllu loro dll « UE Iu WI 9 c 
Alisa io Maa ul Lo 200 alan ol Jd Man adu 1 2S cal JB 4 USgall ay dl lillo molsllg « 
OS (op) J3. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/787281664627977 
3451. MENYENTUH RAMBUT, GIGI DAN KUKU TIDAK 


MEBATALKAN WUDHU 
PERTANYAAN : 


? Iwan Zaneti 
Assalamu'alaikum . .mau tanya . . misal jika kita punya wudhu tanpa disengaja kita terserempet 
rambut orang yang bukan muhrim kita, apakah wudhu kita batal? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, nggak batal, yang batal jika terserempet kulit, kalau rambut 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1941 | 


nggak membatalkan wudhu, begitu juga jika menyentuh kuku dan gigi. Wallohu a'lam bis showab. 
Lihat kitab kifayatul akhyar : 


dilan 9d Cl JET SWT Oigp SINI alass UN Rel ale yag salallg el yua san Yg 
mall 233 


http://shamela.ws/browse.php/book-6140#page-30 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/822952651060878/ 


3569. CARA WUDHUNYA MUSTAHADHOH 
PERTANYAAN : 


2 Faigal Rahmatillah 
Assalamu'alaikum ... Wanita yang istihadhah atau mustahadhah ... apakah wudhunya hanya boleh 
untuk satu fardhu shalat saja? Mohon refensinya... syukran kasiran. 


JAWABAN : 


2 Kasihku Rinduku 

Wa'alaikumussalam warohmatullah wabarokatuh. Wudlu'nya orang yang istihadloh hanya untuk 
satu fardlu. Istihadloh f@.slsiwlh adalah darah yang keluar di selain waktu-waktu haid dan nifas. 
Seperti : 

- Darah yang keluar sebelum umur 9 tahun gomariyah / hijriyah atau setelahnya dan kurang dari 
kadar waktu sehari semalam atau melebihi dari 15 hari 15 malam. 

- Darah yang keluar sebelum sempurnanya minimal masa suci 

- Darah yang keluar bersamaan dengan saat melahirkan dan tidak bersambung dengan masa haid 
sebelumnya. 


Perempuan dengan keadaan yang seperti itu terus menerus dalam keadaan hadats. Dalam 
keadaan seperti ini, istihadloh tidak mencegah perempuan untuk melakukan hal-hal yang 
diharamkan/ dilarang sebab haid. Misalnya: Sholat, Puasa, Berhubungan badan. Meskipun 
bersamaan dengan mengalirnya darah. 


Orang perempuan yang istihadloh disebut mustahadloh (&.5lxiwol , ketika hendak sholat maka 
mustahadloh wajib untuk membasuh/ mensucikan farjinya (vagina), kemudian wajib 
menyumbatnya dengan semisal kapas, agar menahan terhadap najis keluar yang dapat 
membatalkan shalat atau untuk meminimalisir keluarnya darah dari farji. 


Jika ternyata tidak mencukupi maka dibalut dengan kain yang kedua ujungnya diikat, 
sebagaimana cara ikatan orang yang memasang kendali. Jika setelah upaya membalut dan 
mengikatkan kedua ujuang kain masih keluar darah, maka tidak berpengaruh apa-apa, kecuali jika 
sembrono/ teledor dalam ikatan. 


Setelah itu wudhu' : 
1. Membasuh farji, menyumbat dengan kapas, dan wudhu" dilakukan setelah masuknya waktu 
shalat. 
2. Setelah dilakukan kesemua itu, segera melakukan shalat. 
3. Jika shalat ditunda untuk kemashlahatan shalat. Seperti: - Menutup aurat, - Menanti jamaah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1942 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maka diperbolehkan. Dan hal tersebut tidak termasuk sembrono/ teledor. 

4. Jika shalat ditunda bukan untuk kemaslahatan shalat. Maka hal tersebut mewajibkan untuk 
mengulangi kembali wudhu'nya. 

5. Dan wajib untuk mengulangi kembali semua hal tersebut dari membasuh farji dan seterusnya 
untuk setiap shalat fardhu ain meskipun berupa shalat yang dinadzari, seperti halnya 
tayammum. 

6. Jika darah istihadloh telah berhenti sebelum melaksanakan shalat, maka bersucinya (wudhu") 
batal. 


Tentang hal ini diperinci sebagai berikut: 

1. Jika masa berhentinya keluar darah istihadloh lama sekira waktunya cukup untuk wudhu' dan 
shalat, maka wudhu'nya batal dan wajib untuk bersuci dengan menghilangkan darah/najis 
dari farjinya dan wudhu". 

2. Namun jika ternyata masa berhentinya darah istihadloh tidak lama kemudian keluar kembali, 
maka wudhu'nya tidak batal.Jadi tinggal melanjutkan shalatnya. WALLOHU A'LAM 
BISHSHOWAB. 


Referensi : 
- IANAH ATH-THALIBIN JUZ 1, HAL. 74 al-hidayah : 


AS SI all 9d Kobiwdl « ul ls Jul wo sil lgoSal9 Kali Wall yA Ki Hao 
dani sale 2 Ol Ala og 38 2 vatiy og al us Bat J8 R03 Ol, ualala Al SE) 
ad yA Joss ado SIB 20 gl seloll JSI alas J8 ul al Lelah logu 

all ul 20 JJ « lb93 8D gai 0 LA Bias Lao lis Rias 8 | All LS H9 

b 959 Sub3 gb 09 Ai « dulu yo 553 Juusi « ul kale usg . li $ ul duolhiwall Gal IIS 
adil ABS Gl Ud Jall gtino B3 pt Cus. gel Gi Al 28 ed bina gl dulu le35 
alas Is ic Ad « Logis S3 ag ai all 9 OS Ul mall a93 ld asu mbu Ag «gg 
Das lg adat YO JII dls gua» bolel Lug 


Tambahan : Ketahuilah diwajibkan bagi orang perempuan untuk mempelajari hal-hal yang 
dibutuhkannya dari bab-bab yang menerangkan seputar kewanitaan yakni: haid, nifas, istihadloh 
dan lain-lain. 

Jika suaminya merupakan orang yang alim yang memahami tentang hal tersebut maka wajib 
untuk mengajari istrinya. 

Jika suaminya tidak memahami maka si suami bertanya pada orang lain yang memahami 
kemudian diberitahukan pada istrinya. Atau si istri keluar untuk mempelajari hal tersebut. 

Orang perempuan tidak boleh keluar dari rumah untuk selain mempelajari hal yang wajib seperti 
menghadiri majlis dzikir / pengajian kecuali dengan izin dari suami dan disertai mahram jika keluar 
dari daerahnya. 


lenulai A0) lolle Lg 95 s5i US UB ca 49 OLI Id yo All ya lo aksi sll ale Ly ll alel 
SSI pulo 29155 s5 yo Gal9 aki add S9 Ld uwg « ES alaid ai gl dua Ld Jul NI 
ab us 553 ul leso p200g ol y NI 


Referensi pendukung : 


- HAMISY AL-BAJURI JUZ 1, HAL. 109 al-haramain : 
dowall Jus ode 9 Kyaliillo KAMI All 4 $3 RU All ga) Laoo SI fivalbi NI gp: 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1943 ) 943 


- HASYIYAH AL-BAIJURI JUZ 1, HAL. 109-110 al-haramain : 


logg mic dam | glso 3G gl Ala a01 00 Jl 34 US SA all ue 53 Usi) 

GS ll US ul suatu Yg « lay uisll Lao USS Ub « umbill All 42 49 9 SI « plullg « d3 
JB aa Lali ya sg Ae calll Jl 

dalil 99 dug Ooatuall Ol lo yuill9 yAwIl el sg 8 4 Als Jang 

end deals Jus, pdld Cara WN « yApa! Asoy loo 8 423 pawallg BLN HeslatusYI gisi Yg « 
ob cos ab « Call Nulis Dual jalu 553 lo A19 4 Diuall C3 Jass xey Lagi « ane « ost 
daan UK en yaa isa YUI adobe skala ya AC La akan IK 
lgale H3 IS « Basi | 9dio J9 253 JI lea 2 ndg)I Hug « bls Al9 c sdg) Mugid | 45 Hull 
Ula lina Hui JuS Lao osil gJ9 « 2x5 uda ole Luld KnAR 9 gag Juli d3 LS JSI 
bo ALI 5599 Vlay Sal soil Mloll9 2 dg Rw Cu ENI V0) Jb ul si Lal beb 
KAbae Sal UX « dog Yu me Umi LI US pall ole ul Jku Sula « sagls all yo all ale 
abs lin NS cu lal adan we sll el wo saluall LN «ali ale bui 


- HASYIYAH AL-BAIJURI JUZ 1, HAL. 108 al-haramain : 
Jl ASI sal SJ) dumai da 208 1oddg Loglog Las Raw D lo yo A4 DG « Lagi Siauw gai sdg A3) 
€ MuwduN 9 AI UMOS9 AGY LeauaS9 Asy yl9 a94 Giloili da sotll diwllg 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK TERKAIT : 
http://Idnukediri.blogspot.com/2013/05/bersuci-mustahadloh.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/856385904384219/ 


3582. HUKUM BERWUDHU DENGAN UAP AIR 
PERTANYAAN : 


2 Riki Firdaus 

Assalamualaikum, saya mau nanya tentang bersuci dengan uap sah apa tidak ? Sekarang jaman 
semakin maju saja tak luput laundri uap yaitu membersihkan pakaian dari najis hanya dengan uap 
saja sudah bersih.saya mau dalil nya. Terimakasih sebelumnya 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, bersuci dengan uap sah, karena itu juga termasuk air suci 
mensucikan menurut goul mu'tamad. Lihat kitab igna' : 


33 Sogill ana leS sotaall 36 ag pa Latina dit clo VJ lal Ju ga, Lai gile sy 3 563 
SAB code elo basa, gl Loss digowu Isl LSI AE ad El GEN JI JB la 0423 Ae ga30 
2S dial sal 52 R4 Y LN datasll 3d3 Ai ebu UI ISI 23 elo X3 


2 Ghufron Bkl 
Barang kali ini masuk : 


Kalo xic lagio Jlisall Lule238 Ka) dio Jgig Llsy UE yo gi)B sela let gg : umbi A53, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1944 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


HS BS pogls um LSI Bila yo aa gl Lgglu mw LA HsUllg .(2) »9eb Te 
9 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/843202339035909/ 


3602. BILA PUNYA DUA MUKA WAJIBKAH MEMBASUH 


KEDUANYA SAAT WUDHU ? 
PERTANYAAN : 


? Rizal Faiz 

Aslamualaikum... Akhy wa ukhty, mau tanya nich. Menyikapi pembahasan di bab wudlu... Di salah 
satunya membasuh wajah, permasalahn... Ketika mempunyai 2 wajah....itu cara membasuh 
wajahnya gimana...Apa cukup satu yang dibasuh...? Monggo dibahas lur... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa 'alaikumus salaam warohmatulloh, bila punya dua wajah maka dua-duanya wajib dibasuh. 
- kitab majmu' : 


umall dal auo M 5249 : JB #onlall 053 wagaall Jie 19 waw Mc Ulgag JUS Jl: (Asulull) 

va JS yg Rao Ly Ul Jaiug : JB. 
Ke tujuh : jika mempunyai dua wajah pada dua kepala maka wajib membasuh kedua wajah, ini 
dituturkan oleh ad darimi. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/861230490566427/ 
3608. SAAT WUDLU WAJIB MEMBASUH RAMBUT 


ATHI-ATHI 
PERTANYAAN : 


2 Khusnul Muna 
Nderek tanglet yai.. athi-athi (bahasa jawa) / dua rambut yang tumbuh di antara pelipis (pilingan, 
jawa) dan godeg yang sejajar telinga. Termasuk wajah nopo mboten ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Rambut athi-athi termasuk wajah dan wajib dibasuh dhohir dan batin saat wudhu sampai ke kulit di 
bawahnya walaupun athi-athi tersebut tebal . Lihat kitab roudhoh : 
All Eli yw wa kill : ladg « way Lg « gw) Ldlg « ULHNIG « cus : 5 ,sWB , 
VRS Ulg lai dota 20 kilolg os osd ya Juc 9. 
WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1945 | 


www.fb.com/groups!piss.ktb/857999204222889| 


3609. CARA BERWUDHU ORANG MEMILIKI TANGAN 


BANYAK 
PERTANYAAN : 


2 Nur Hasyim S Anam II 
Bagaimana cara wudhunya orang yang punya tangan banyak? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Jika tangan tambahan itu sama dalam bentuk kejadiannya dan bisa digunakan maka wajib 
membasuhnya, jika bentuk tangan tambahannya tidak sempurna maka di tafsil, jika berada pada 
anggota wudhu maka wajib dibasuh, jika di luar anggota wudhu maka tidak wajib dibasuh, lihat 
kitab majmu' : 


UB USsII Sao H3 MY lelus Ap daily GS gl daily guol JUS lg) - le AU Aoa) - Siwodll JB 
dobi lodlssl LulS lg « lagalc sal sal €339) loghu Ao) S0 gl Lo Mc lusin Ulu J wu 
25 «lela d0 J LAI Ino ade WES UB A3 98 Jing « Gal Kd de duo3b S3 NI3 
Ao J wd0Ill Iso pasa WA lg « leluc do bd Kaili J0 Sbs Ado mal ac wal Ul9 « dal Jl 
| lagaks R3 MJ al YA JUS J5 leio SL bo Jus). 


Uban ular d US us «0555 lol HNS NU lgu Lang Sail HS gl gua d JS Ia : dual S5 lol 
A3 SS, Hobi lantas! Cus ls « Sal asal ES) IIS Nb Lau laghug ceng BII Yabul 8 
SAS Io LAI lek 59 LL Ja0 9d Kail UB HAB lolg « Lelug K5 Tuo gd dok 

Y al dukoYI Ldab 39 elgug 1 0 429 wS3l JI JB » doil Jl am YS . 


WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/860408160648660/ 


3627. HUKUM MENDAHULUKAN TANGAN DAN KAKI KIRI 


DALAM WUDHU 
PERTANYAAN : 


? Asep Danii 
Assalamu'alaikum wr wb, mau tanya cara wudhu. Rukun wudhu kan ada 6 : 
1.niat 
2.membasuh muka 
3.membasung tangan hingga siku, kanan dan kiri 
4.membasuh sbgian kepala 
5.membasuh kaki mulai.... Sampai .... Kanan dan kiri. 
6.tertib, mengikuti urutan wudhu. 
Pertanyaanya : Bagaimana hukum mendahulukan yang kanan ketika wudhu? Dan titik-titik ini 
bagian membasuh kaki dimulai mana dan hingga mana? Mohon jawabannya, syukron. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1946 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Kasihku Rinduku 
Wa'alaikum salam. Hukum mendahulukan anggota yang kanan adalah sunnah. dan dalam wudhu' 
hanya berlaku untuk tangan dan kaki. 


2 Sa al 
Wa'alaikum salam Wr Wb, tayamun (mendahulukan anggota kanan dari yang kiri pada tangan dan 
kaki ,dalam wudhu hukumnya sunah). Dalam madzhab syafi'i, boleh mendahulukan anggota kiri 
saat membasuh tangan dan kaki, namun khilafus sunah (wudhu tetap sah).Lihat Al-Hawiy Al- 
Kabiir : 


aing SIS Su aa lg? Ae Al LA) pall JB cgAgl 9 soal ole 5 mall padi 592! Ulu 
osal. 

alag Ole AI ado all Ul S9) Lol ul Jl cad 98 Tinad S mall lc Gua uni lol : S9 9ldl JB 
Siolos Isl» siwa ISg silagi ISI " "JB ail alag le AI alam Mic S9, « V9a69 S3 El pa 
all dis Al gx5) le ye Sesal 49V ol sal Krim ole 45 mal A89 lagad Timdl AS « ala "lali 
lag Kill USB sg ole logo pdl yN9 Ll yilacl SL bl Y : JB9 sio le Sol A3 
$ idol "9" ori Just 1gdg 2929 43 Ugiwuol LAS 198 Li yill Lo « Les Y Lois 
oles lulu A3 Gus : 

yo Bio Y UII le irAnus0ll muniig tool le Jini Ari 99 AallKo Ul9 Ugiwo dl : lodssl 
SIS dia 3D ul lal 4 Leg Ld Li ll US lg CS lo WN 4 ska SY il salg dgan 
bean sol 


Sniaal lo yN Aoa pl lay Sisy al Lai yill SLS g yaSI 9 digiso CS 9 Usl9 leatisi Ul 1 sii lg 
Atasi jl GKI 5949 S2 Gl dilg BILA KI ole Luli3 Gigiauo 98 Lu jl Fei MSI 3 La ja 
boiwo M9 paul 3S Ol Lsls . 

dsn NI elacYI gdg « Leslg Ad Kadi ll 09 pad? padi SIB pi s9.Ag class Ul Id yo Juang . 

59 digimoll sks NI 9d9 M9 HliSo mudg S pall SJC coioull puri 99 Lgisuo M9 Lu jl 9S) aw 

alel aula c uleng ld Hill UG 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/862663217089821/ 
www.fb.com/notes/876447902378019 


3803. WUDLU BAGI DA-IMUL HADATS 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Para asatidz mohon pencerahannya, bagi da-imul hadats bolehkah 
menggodho sholat setelah sholat fardu tanpa wudlu lagi ? Atau tetap harus wudlu lagi ? Ditunggu 
jawabannya, syukron. (Dya Syarifatul Farhah). 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Bagi da-imul hadats (orang yang selalu hadats) hanya diperbolehkan satu 
wudlu untuk satu fardlu saja. Da-imul hadats adalah orang yang selalu dalam keadaan hadats, 
baik itu hadats besar maupun hadats kecil karena alasan darurat. 


Referensi : 
- Kitab i'anatut Tholibin | / 47 


Boy ul 5924 X8 login 39 1553 JII 9nd Call ild de Lnug SITI #9053 Ale Uus 1d33) - 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1947 ) 947 


up posiol) alis lo Jnati wuluug-logiy Ssl9 poris Rony Ul 3920 N Ul LS 10133 Uw Snl9 429 
A9 sal lo R05 98 Wall Ails Ale yula9 «Ul 59 Amoy lad 109 Ul gal 


Dan diwajibkan bagi da-imul hadats berwudlu untuk setiap ibadah fardlu yang dilakukannya, 
walaupun itu adalah ibadah fardlu yang dinadzari. Maka tidak diperbolehkan bagi da-imul hadats 
ini mengumpulkan / menggunakan wudlu satu dipakai untuk dua fardlu, seperti halnya tidak 
diperbolehkan mengumpulkan / menggunakan tayammum satu dipakai untuk dua fardlu (yang 
akan dibahas dalam bab tayammum), dan dalam hukum da-imul hadats ini digiyaskan dengan 
tayammum dalam segala aspeknya. 


- Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab II / 493 cet Beirut : 


Aas dana cin aabb Si Lara Ga kanal Ia malas dbs 
kale Jas Alis KI Las Ul laba 3 453 Jilsdl UN Jelsil wo Cr lo clkas 

2 as usia el: ana acuan Sana ya as slab laga Ll Wates 
posill DL 9 Gl 


Al-Mushonnif rahimahullah berkata : "Janganlah kamu menggunakan satu thaharah (wudlu bagi 
da-imul hadats:red) digunakan untuk melakukan ibadah fardlu lebih dari satu berdasarkan hadits 
dari Fathimah Binti Hubaisy, namun demikian baginya diperbolehkan melakukan sholat sunah 
sebanyak yang dia mau, karena sholat sunah / ibadah sunah amatlah banyak, jika seandainya 
kami mewajibkan bagi da-imul hadats berwudlu untuk setiap ibadah sunahnya maka hal ini tentu 
akan memberatkan. 


Penjelasan : Menurut madzhab kita (Syafi'yyah:red) sesungguhnya bagi da-imul hadats tidak 
diperbolehkan melakukan ibadah sholat fardlu lebih dari satu untuk setiap satu thaharah, baik itu 
sholat yang dikerjakan pada waktunya (ada') maupun sholat godlo, adapun untuk sholat yang 
dinadzari terdapat khilaf yang akan dibahas dalam bab tayammum. 


- Majmu' Syarah Al-Muhadzazab | / 581 Cet Beirut : 


AIA swdgI IS9 Saw lo Ado Krom S3 Jilu E 39 aild LS Y y09 Sid 9 Jaa valas AS 9 
Mirna 4 2 no dolriwo € ji Ao) All ai Ig sAsoliuall AS Jl mwS gl EA pasill Al 
ad 429 coal log 


Dan hukumnya orang yang beser kencing ataupun madzi dan orang orang yang selalu punya 
hadats, dan juga orang yang punya luka yang darahnya terus mengalir, berlaku seperti hukumnya 
orang yang istihadlah seperti keterangan yang telah lalu, demikian juga wudlu dan tayammumnya 
orang yang punya perban juga berlaku seperti hukumnya orang yang istihadlah, maka apabila 
telah sembuh sakitnya, maka wajib baginya melepas perbannya seperti halnya orang yang 
istihadiah menurut penjelasan Ash-Shoydalani, Imam Al-Haromain dan yang lainnya. Wallahu 
A'lam. 


MUJAWMWIB : Mas Hamzah, Ghufron Bkl 


Baca juga artikel terkait : 
0595. THOHAROH: SHOHIBUL JABIROH (BERSUCINYA ORANG YANG LUKA PERBAN) 
3569. FI@IH TOHAROH : WUDHUNYA MUSTAHADHOH 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/883711031651706/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1945 ) 948 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3808. MUNTAH TIDAK MEMBATALKAN WUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Saka 
Assalamu'alaikum. Muntah / gumoh, apa membatalkan wudhu ? Suwun 


JAWABAN : 


2 Yai Abdullah Afif 

Wa'alaikum salam. Terdapat ikhtilaf madzhab. Menurut Madzhab syafi'i dan Imam Malik, muntah 
tidak membatalkan wudhu. Namun membatalkan menurut pendapat imam Abu Hanifah, Imam 
Ahmad dll. Wallahu a'lam. 

Ibaroh Dalam kitab al Majmu' 2/54: 


Ss IS low Ie lo dl 9 Kol 9 sal 2S Cadas d4 yo Ka R93 SO yakin Nail Ludi09 
MS up allg Lamo Gal Aisilog BD gal9 salsg GAS yul Uel9 uubc walg 00 wal JB Iagag JS gl 
Jo3 989 Sosall JB dglyg 255 gul9 elllog dg 19 Jo2Sog ellacg Luglog 2050 uu mwllg y0c 4 Al 
Sula Full ASI 

sulasil JB Glsuwlg sonlg sel 59419 S,gillg deuib sal HDI0 9D9 el Su s ag Ly Sailb cg 
val3 Gram sala slac ycg lagic WII 915, Mes lbs 14 00 uc 0ug oSag elginll SI Jg3 gag 
9 Jabal ong Golll 59 2XGH Bil & 1959 adl yul 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/894981137191362/ 
www.fb.com/notes/915789118443897 


3826. JIKA BERSENTUHAN DENGAN SAUDARA IPAR 
PERTANYAAN : 


2 Sakitnya Tuh Disini 

Assalamualaikum Wr Wb. Batalkah wudhunya orang yang bersentuhan dengan iparnya ? Sukron 
forever. 

Keterangan : Ipar adalah suami / istri dari saudara kandung kita (saudara dari suami / istri kita) 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Batal wudhunya orang yang bersentuhan dengan iparnya. 


Referensi : 
- 'anah At-Tholibin 1 / 65 Cet Thoha Putra Semarang : 


anbll ade Y pasal Kngi CS ISI Lo SSI cg Jl AS Sbd ale all Langi isl Bala gl 153 
Lawoly pati saAg UB ding USS 


"Mahram 'ala ta-bid tidak membatalkan wudlu seperti ibu dari istri kita (ayah dari suami kita), 
berbeda dengan yang mahram namun sementara seperti saudara dari istri / suami kita, maka 
wudlu kita batal sebab menyentuhnya". Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1949 | 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/885103101512499/ 


3835. CARA WUDHU BAGI ORANG YANG TIDAK 


MEMPUNYAI KEDUA BELAH TANGAN 
PERTANYAAN : 


2 Muhaimin Yaa Salaam 

Assalaamu 'alaikum. Saya mau tanya : 

1. Bagaimana wudhunya orang yang tidak punya kedua tangan saat membasuh muka, ke 2 
telinga, kepala dll ? 

2. Menghilangkan najis mugholadzoh , apa perlu di gosok apa hanya di siram saja ? terimakasih 


JAWABAN : 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 

Wa'alaikumussalam 

1. Orang yang wudlu' tidak harus membasuh dengan perbuatannya orang yang wudlu' sendiri 
namun yang penting anggota wudlu'nya terbasuh. Jadi misalkan seseorang tidak mempunyai 
tangan dia mencelupkan wajahnya, atau hujan-hujanan, atau jatuh ke sungai, atau menyelam 
kemudian pada saat itu dia niat wudlu' maka mencukupi. yang penting airnya bisa mengalir (jaryul 
ma') bukan hanya persentuhan anggota wudlu' ke air, kecuali dalam keadaan tadi dari contoh 
yang disebutkan itu tentunya bisa dipastikan airnya mengalir. 


Ketika tidak mempunyai kedua tangan , setelah membasuh muka langsung mengusap kepala dan 
kemudian menyempurnakan wudlu'nya dengan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sedang 
untuk membasuh tangan dia tidak diwajibkan. karena dia tidak dituntut untuk membasuhnya ketika 
wudlu' karena tidak adanya kedua tangan pada saat wudlu'. 


Mengusap kepala dan membasuh kaki juga sama seperti penjelasan di atas yakni yang penting 
terusapnya kepala dan terbasuhnya kaki meskipun tanpa perbuatan dari yang berwudhu' dalam 
terusapnya kepala dan terbasuhnya kaki. 

Bahkan boleh membasuh kepala sebagai ganti mengusap. 


Referensi 
- Al Bajuri juz 1, hal. 48-50 : 


ulabali ladg wall s9 WE yul Jl sets Culio yw lo Yg 0x53 | Aagll Y Rama | Jae Poll (9 hh 
SR sus one mang AA las Lon StAs LSI Ya leyatia pama siksa. da lenong 
GS ll 8 aim R0 All lali Ilioal K9 KLS gl BuiS ai Ag ade US Ig 

4 Jus dB 

S3 yo Yg 4 wib las Jliu ISS9 £ 9S. . Sgig elo gd bi gl ati 1 A3 atu gg Ilusi W Lali 
Haa Gram MX AAS3 MILO wall IXSY la ram NX gb US yo lali 0 H8 NG « sela 


- Al Bajuri juz 1, hal. 50-52 : 


sll le lo Jua Gong «lada ate. ulitso da UB oabaoll ll sal dag P Ubi oh 
eLJI 9) all elall Jgxo3 Biku Tug 0 isi lo all: | amag « aillo dil gm delug sai yo 
Je awal) al asi X9 « yul Jl SS 9S ya yAK Rao gl His gl adil gl S3 yo H val Jl yA Rao) 
Jb. WS »u alo dgluoll ox 2129 og « 5s.» Lada Iv dl, Juug gg « bd ue9 W31 39nu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1950 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


H oral dg): 

Sl Sal m3) Yo s HI Ub 98 seliall dis 9 « LSI Ol LAI UU) Yo wusSI Sic 99 « M aiiio 
ul d Cui Bi « 029153 poig Ag9 Ju du dwul ) Rao Huda 38 US Jo — JB 5 al adl — ea83 ol 
du Idiso 889 cal Jl Anung dis lodridl s1 Las V Abu JUN « laghut ud. id sial Ja 
wal Ulu yo 605 b Alay YG 

4 mw Uk 

oo loo ale loS data SY Aula « alwosdl 4 s0 


2. Dalam menghilangkan najis mugholadhoh, hitungan satu dari tujuh siraman itu dimulai dari 
hilangnya najis. Jika untuk menghilangkan najis, baik mugholadoh atau yang lain yang ada ain 
(benda) nya , maka hanya cukup dengan dibasuh/atau disiram bisa hilang maka cukup, tidak perlu 
menggosok. Namun jika dalam menghilangkannya butuh untuk menggosok maka cara 
menghilangkannya harus digosok, (batasan menggosok adalah 3 x ). sedang ketika tersisa 
baunya atau warnanya saja dengan upaya yang maksimal (digosok 3 x dengan air) tetap ada, 
maka suci tempatnya. Wallohu A'lam Bish-Showab. 


Referensi 
- 'anah ath-thalibin juz 1, hal. 94 : 


ul lalao yo Jo Uloy uc 9 UIJ9 aab yo Leilsad Ja 0 Jo Guisu uiio »ekugrenSi leo Wu. ea) 


palu Sisio 4 Jusu Us3 js 

Ali yoy 0259 Ul 459... uno 95 ale JII ca3g3 UI « lgias Al ag SI: Leilawal Ja 50 V3 

satill $9 susu lc YLAG 

dnytas Joroll selay Sad G3 SI Hug Yg gi ha 

al late wind. ads Ai ol ie ot Ya aU pb dl 2s alus al 
las s3 obi: #kalu YP Jl Y AT isl bul ao.e all N aie: Iiss luas Ill 3 yaa 
| sial) gina J8 Ya snioall ale 4 dua bo alel ale Ly A9 « U59. - Jl35 

ALI Ina dg Uilluc Ltd Ul « gal YSS lsg UJI ol ul yo 25SSAI SIH dlgy uc dg 3 
sal Isi AN usu Ah alih Sena 3 ade: 313 4 Usali seb “Ja dal 59 


- Yanah ath-thalibin juz 1, hal. 98-99 : 


sai Uli Udlsal isl9 80 lg 508 Lou Od9 wal Jl5 03 Ou gw NI US ga yani ebu Yg 
99 KS49 Uwadiall Jarall el jai gas SJ Ailuul so Jucug US oil yebu sus slall 3S € ul sll 29 300 
S3 KJ Ng Ol Ba 2950 SO d9 SSI dggllg B0 UII Ul abu Usut JB Sya SSL 
dls 

ul ba GuAito AN Ne SA Pa Ae an TA IN De 
Na ga Ula Sulit Dudi asas asi 
Ig NI Jp X call Su gg dalil ca Jl asa gal Luis SIH WLcu ado J3 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/864987510190725/ 
www.fb.com/notes/926769707345838 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1951 | 


3868. MENGAPA ADA TIDUR YANG TIDAK 


MEMBATALKAN WUDHU ? 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum ! Salah satu yang dapat membatalkan wudhu' adalah " hilang akal "! lantas 
kenapa tidurnya orang duduk itu LL ga batal ? padahal kan sa saja sudah tak sadar (hilang akal) 


JAWABAN : 


Wa alaikum salam. Ya memang ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, karena tidur tersebut 
memenuhi syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudlu sebagaimana keterangan kitab 
Attagrirat Assadidah - 101 : 
3) Ddgdaall ca ul, 
(adl 558) dixgto YSS « Ul us)NI yo Wagio lSoo y8V Ul: dug sol Laku N SI asli log mis 
Josall SIX 9 Sila 99 Lb y20 ya SI dalSJI Jriso US « OX.uJI 3 oa Y Lung usa Aci 
X.d0gi lil Uo ju, 293 Jas pu Y U.S. ale al will JI ade batu 


Syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu ada 4 : 

1. dia tidur dalam keadaan duduk yang mana dubur nya menempel ke bumi sekiranya tidak bisa 
keluar angin. (artinya dia tidak bisa mengeluarkan angin kecuali mengangkat sedikit pantatnya dari 
bumi). 

2. dia bertubuh sedang artinya dia tidak terlalu gemuk tidak pula tidak terlalu kurus. 

3. dia harus bangun dari tidurnya tsb dalam keadaan posisi dia pertama kali tidur. 

4. tidak ada orang yang adil yang mengabarkan padanya bahwasanya dia tadi ketika tidur 
mengeluarkan angin. Kalau ada orang adil yang mengabarkannya maka dianggap batal wudlunya. 


Jadi asalkan dia tidur memenuhi syarat di atas, maka wudhunya tidak batal meski dia tidak sadar 
(hilang akalnya), sehingga kalau ada 1 saja syaratnya yang tidak terpenuhi maka batal wudlunya 
(karena tidur nya tsb ). Ketika ini hilang akal tidak menjadi 'ilat batalnya wudlu seperti kejadian 
yang dialami para shahabat saat menunggu shalat isya dan tertidur : 


Uskay Ai KAYAI Ml gw) SS sia elus! uga Ad 9 usoly IgilS agale WI US, Abal ya 
an 


Karena yang membatalkan wudlu' itu bukan hagigat tidurnya, bahkan yang membatalkan wudlu' 

karena tidur itu dugaan keluarnya sesuatu dari jalan dua, dan dugaan tersebut tidak ada tatkala 

tidur duduk dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya. 

Fokus : 

al de Jado Iv ali ds yo lord paid dilao 3d loilg drudis LAS cw ag Ul de YM Uli 
SS 38 AASII motig Hogiwall Agil NI yaKi AN 


Ibaroh lengkapnya : 


ANA: 

500 dAg pgsgli dalioll y09 Tik doko 40 09519 9D LL, Ly 5310 Uut yul uzl 9D ( dugleo C3) 
Biuody C2) Dp 9 oi Tia Calo al adl Oia a21 Wo Les Jaa Abg laa yul Yg d3 LS0 ag plall 
solusi Sa ai SI (asli pas ae Alis Jasa JBL) Ti atu wle la 
U busi lo sSgll9 pall : 9d ld suS9 Alagall all Rey (all) dl9 lol pu) ( £lS9 ) Ulil JS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1952 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


003? salad alas yul oallg a02 Ol, ) Jas ssi (2S Sit Uli Sab Is ) laga ol abu ss 

ale le Cus yo dslb sulasc )" Laguli ab yag "1 doi ag ( una! 98 HuJjl uang Lagu ab 
Ag tali NS 999 Kgll dilisul ! Ala 93 ) "lagii ali pad dal 2g Gaal " ! absilg (All) 
4922 J3 p120 9 01 Sol ye Ai Pan an maba na 


Pa Ne P3 Ina 
capai Is Sina! S1 € ol aa en 3 « J3 dls 98 ASI pot9 Holan al Nya 
PU gu ae Cal oo Lil Sala y.3 Lau Gta voli 39 " lerbuan al Ga ole Es ul 

Gyas Ol: ol gal JB WN Lau Cd218 pollual 93 " lenlasa0 ab GS lc 29253 laul ": loga50 lagic 

diy BAN ag Siuul gg 46 gabusall ag) NI yet Yul le mati! ag UI Lag yy3 X0 
A5 leo NG elaluSNI Lis, aa eU “bai ee al emB nas bag 


Tidur Dan Wudhu' Dalam Pandangan Imam Madzahib al-Arba'ah 

Banyak hal-hal yang menyebabkan batalnya wudlu', namun bagaimanakah dengan orang yang 
tidur apakah wudlu'nya menjadi batal ? Ternyata Imam Madzahib al-Arba'ah mempunyai 
pandangan yang berbeda : 

1. Menurut Imam Malik: Apabila tidurnya pulas (sekiranya orang tidur tidak merasakan 
peristiwa-peristiwa di sekitarnya) maka tidur seperti ini membatalkan wudlu' 

2. Menurut Imam Syafi'i: Apabila orang tersebut menetapkan pantatnya pada tempat duduk 
maka tidur seperti itu tidak membatalkan wudlu' 

3. Menurut Imam Abu Hanifah: Apabila tidurnya dalam keadaan berdiri, duduk/sujud (seperti 
tingkah shalat) maka tidak membatalkan shalat, bila selain keadaan seperti itu (tidur 
berbaring, tengkurap) maka tidur tersebut membatalkan wudlu' 

4. Menurut Imam Ahmad: Apabila tidurnya dengan posisi duduk/berdiri tidak membatalkan 
wudlu' dan bila tidur selain kedua kondisi tersebut maka membatalkan wudlu' 

Referensi : 


124 yo ga ali 


USas ab « Sa li dan ol Bea 3 Se kas: Se ia PS (ana Ab lu dala 
PA GS) all Jia J0 JL le ab Jas al Jb» wakil Ng 09153 yAKN USAI Yo Oaaio 
V3 sasa yakh Al lubgl seb Ab ISI SaSI J3 . yaH Ily #gtagll Laku A (Isalugi IScB 3 lsg 

Nai 


Para ulama' berselisih pendapat mengenai apakah tidur itu bisa membatalkan wudlu'? imam Malik 
lebih memandang kepada sifatnya tidur itu sendiri, beliau mengatakan: apabila tidur tersebut 
kategori tidur pulas (sekira orang yang tidur tidak merasakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 
depannya), maka tidur seperti ini membatalkan wudlu', dan apabila tidur tersebut termasuk 
kategori ringan, maka tidaklah membatalkan wudlu'. Sedangkan Imam al-Syafi'i lebih memandang 
kepada sifatnya orang tidur tersebut. Beliau mengatakan : apabila orang tersebut tidur dengan 
menetapkan pantatnya pada bumi, maka tidur seperti ini tidaklah membatalkan wudlu', dan 
apabila tidak menetapkan pantatnya, maka batAllah Swt. wudlu'nya. Abu Hanifah berkata: apabila 
seorang tidur dengan keadaan seperti tingkahnya orang yang sedang mengerjakan shalat (sambil 
berdiri, duduk atau sujud), maka tidaklah membatalkan wudlu' dan apabila keadaannya tidak 
seperti itu, maka tidur tersebut membatalkan wudlu'. Imam Ahmad berkata: Apabila seseorang 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1953 953 


tidur dengan duduk atau berdiri, maka tidaklah membatalkan wudlu', dan jika tidak sambil duduk 
atau berdiri, maka tidur tersebut membatalkan wudlu'. | Ibanatul Ahkam Juz 1 : 124 |. Wallohu 
a'lam. (ALF). 


MUJAWMWIB : Muhib Salaf Soleh, Ghufron Bkl, Wong Gendeng 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/907755255913950/ 
www.fb.com/notes/928565650499577 


3932. APAKAH KAGET MEMBATALKAN WUDHU ? 
PERTANYAAN : 


2 Dhoni Purnomo Pblm Tftt 
Assalamu alikum pak kyai mau tanya kalo kaget ato dikagetin itu memmbatalkan wudhu ga? Ada 
yang bilang batal, mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikumussalam, keadaan kaget yang sampai menghilangkan tamyiz atau akalnya bisa 
membatalkan wudhu. Tapi kalau kaget biasa, seperti dikagetkan teman, tidak membatalkan. 
Referensi lihat Riyadhul Badi'ah hal 17 : 


pd yua Jlg J ) 9509 92209 H9euno LAKI 


Batal wudhu seorang yang tersambar petir, orang yang sangat kaget, dan orang yang kena sihir 
karena hilang tamyiz/akal mereka. Wallahu a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/819543078068502/ 
www.fb.com/notes/932402626782546 


4024. FADHILAH ORANG YANG MELANGGENGKAN 


(DAIMUL) WUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Umar Farug 
Asslamuaikm....Mau nanya dalil yang menganjurkan seseorang untuk daimul wudhu....Mohon 
disertakan referensi dan dari kitab apa... Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Rosulullah SAW bersabda yang artinya : "Barang siapa berwudlu 
dalam keadaan suci (belum batal), Allah menuliskan baginya sepuluh kebaikan". 

- Sunan Ibnu Majah : 


JB dial Bulat yul 0S 3 01 was Aas Lis Soioll Ag 34 04 AU uc Lia GuDy uy Ja20 Lian 
sd ale Ai kog L298 pB Dual A5 lol3 pawai 93 drbao 9 Ula 05 4 UI Mc Lgaw 
ale pi alang 5958 AB gl WAS l3 drulao JI SE Ai Kala lgi3 AB Mal YA» lala dalan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1954 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


asi cali9 io 159 cJlg dl Cu gl JB 0uo JS dis 29159 dim al dual Jl slaluol li Also ll 
ale Jl alao Al Iga y Camow S9 Coral Al lo LIS Oleh 0 Cuka amal Hua ULag Jd X JB3 
Ola $d cne) loslg Ulius Lc AS gb JS ale lusgi yo Jai ala 

- Fathu Baari : 


Agilla JlL c goal ey Ball Ig olilly JlU gel J58 LL 
1098 jl aus Al 1S) B3 ul US de sal US Ula yul US dolul yul Lir wa) Ly Slrwl ira 
Storm 3 Adludl 498 dilas Jos s2 yk sisa Job yag Iko sis Jb JB akug ade Ali aka yul 
XI lai gl Jl doel Lasebo sgkil Jl yul Saus anol Das culac lo JB din 9d SI Uye 

Sl 3 Knisa elalai 85 lil ac gal JB soal al ad LS lo pgglall sio Cuka 


Dari abi hurairoh : Suatu hari, Rasulullah bertanya pada Bilal stelah melaksanakan sholat fajr/ 
subuh, "Wahai Bilal,Katakan padaku amal apakah yang engkau kerjakan dalam islam hingga aku 
mendengar suara langkah kakimu didepanku dalam syurga ? Bilal menjawab, "Ya Rasulallah, aku 
tak pernah bersuci/melakukan wudhu kecuali setelah itu aku melakukan shalat (sunah). 


? Mas Hamzah 
Melanggengkan wudhu 
- kitab syarah misykatul mashobihhadis nomer 292 


2g Isolclg low J9 Igotiual ) - alug Ade AJI cola - Jay JB : JB - aic All x5) - ULsi us 
sojlillg « Aslo walg Soslg lo 013) (030 NI 053 dc Lalsu Yg « DduJI Slaci jus 


Dari Tsauban -semoga Allah meridhoinya- berkata, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
bersabda :”Istigomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu beristigomah secara sempurna, dan 
ketahuilah bahwa sesunguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah sholat, dan tidak menjaga 
wudhu kecuali seorang mukmin”. (HR. Malik, Ahmad, Ibnu Majjah,dan Ad Darimi). 


Sabda Rasul : " tidak menjaga wudhu kecuali seorang mukmin " maksudnya secara hakekat dan 
secara hukum. arti hadis, tiada yang melanggengkan wudhu kecuali orang mukmin yang 
sempurna dalam keimanannya, senantiasa menyaksikan dengan hati dan badannya dalam 
kehadirat Rabbnya, karena hadir dalam kehadirat yang suci tanpa kesucian hissi maka jauh dari 
tata krama bahkan berhak utk diusir dari pintu. 


Ne Ani an Al (ga 
ol Garin Uso Ul yo asu dll 2 ebi yg dll 3 LAN H3 AN 2 Ta 
BUI yo sbu 


- kitab torkhut tastrib (1/494-495) 


Klusgi NI wis Lo :JB S dini all iii aa Jdb Lai AI 15) JO akug le Al auo V3 
usaS, Culog. 
Sabda Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam kepada bilal rodhiyallohu anhu : " wahai bilal sebab 


apa kamu bisa mendahuluiku ke syurga ? "bilal menjawab : " tidaklah aku hadats kecuali 
kemudian aku wudhu dan sholat dua rokaat. 


Faedah ke 12 dalam hadis ini adalah disunnahkannya melanggengkan suci, disunnahkanya 
wudhu setelah hadats walaupun bukan waktunya sholat dan walaupun tidak hendak melakukan 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1955 | 


sholat, ini adalah murod dari sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam :" dan tidak menjaga wudhu 
kecuali seseorang yang beriman "maka dhohirnya menunjukkan bahwa maksud darinya adalah 
melanggengkan wudhu, bukan wudhu wajib ketika sholat. Wallaahu A'lam (MI ) 


A9 00 39 SU « ola « Coli Kuis sdg Uni Gil9 « do lelall al99 Cebaiuul 48 (ic dulll) 
dio syal ul HWI f yodo NI 29.59 de Laslsy Yg | alug ale AU lo Ags al all gdg « Dual 
Jet Ailg Dunll Sic b3 Klg sdg Y cg Ala . 


Faedah ke 13.dalam hadis terdapat kesunahan sholat dua rokaat setelah wudhu, dan memang 
benar spt itu. 


SKS 9d9 £ egg LES LisS 0LD Ulil A6 (ac WI) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/935821726440636/ 
www.fb.com/notes/936805959675546 


4038. DOSA-DOSA YANG BISA DIHAPUS DENGAN 


BERWUDHU 
PERTANYAAN : 


2 Nyimak Njih 
Assalamualaikum wr wb. Nitip pertanyaan dateng poro kiayi dan ustadz piss ktb : 


3 Oka Wek be yaaa II 5 gatal Ukao Wawla 3 Wajar dia gagah Kg ag) gaga SJ Ali Al) Ubel sni ap ale - 1, 
ag laila) lake “ALI Lan GA & Yeay JAR SJ Al o3 Slop alanitgl jala ag Wale - Ig ap Wo) Ala) Use - Slal San 
PALA yaa SJ Alay Ladiiigl pala ap Late sigap Wo ilay Wale - ag aya Sia aldi yglo samba 
Yang aku tanyakan : 
1. Apakah dosa yang tidak bisa diampuni (kecuali tobatan nasuha) juga akan terikut air wudhu 
dosa ??? 
2. Apakah orang yang tiap hari berbuat maksiat terus wudhu bisa gugurkan dosa ? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikumussalam. Yang terhapus oleh wudhu adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar harus taubat 
nasuha. 


klas tin #3 ll Gas 6 Lgi conan lea asal Jaa Jb: to laa, -Ulsie ve 


bit en Nia 
Je WI im Alai pilenall Les SL 0dl (aula V3 ,5. 


YO 1 a Rika iB. 
Jl gili lal ole AI Hgisy Filaioll jilkualk 25 alel Id LSI kis yu) 291059 Jilos (oblas C5) 
ab 9io umodY Igis Ula Asik NI siti Y LSI Ul de call uc ual d3 lo ole Elos M9 BS Ob 
del all 3 adls u. 


2 Mas Hamzah 
Idem dengan kang muhib, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, karena dosa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1956 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


besar hanya bisa dihapus dengan taubat atau dengan rahmat dan anugrah Allah. Wallohu a'lam. 
(ALF) 
- kitab syarah nawawi ala muslim : 


NIS OB ba Si bd Ji UG Ul ayal yag siti N Ll LSI NI siti LIS UgSII Ul oliso 

ad S3al Ia 1 Ale saAl JB - Olla Cp Id Natan OS ls Kd Ul 1 Blu yo K0 Jia 
all dns, gl dagill ld 453 las LSI 9 « ll Jai d0 38 5 4S OS al lo UII Ul yAE yo Call 
Jet dil » A589 wdles. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/936327599723382/ 
www.fb.com/notes/937773832912092 


4053. BERSENTUHAN DENGAN ANAK KECIL AJNABI 


YANG DISULAP MENJADI DEWASA 
PERTANYAAN : 


2 Wong Gendeng 

Assalamualaikum Wr Wb. Ada anak laki-laki kecil umur 3 Tahun . Kemudian Disihir oleh sang 
dukun yang paling Hebat " sehingga anak yang berusia 3 tahun, Langsung manjadi besar kira-kira 
Umur 24 Tahun. Pertanyaan-Nya : Apabila anak yang disihir tersentuh kepada lain jenis 
(perempuan yang dewasa) sedangkan perempuan tersebut punya Wudhu" apakah BATAL wudhu- 
Nya ? Kalau ada di document tolong sundul Link-nya . 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaykumussalaam... Tidak membatalkan wudlu' karena tidak diyagini dewasa. Wallahu a'lam 
(DA) 


| | 0 wiblii: 

23 Lilo SOUI y3S Jl SSI dn dal) ISI UI 59549 «R0 migas sUJG . LS R0 SI (log9 4S 153) da 
Jd elis I3 Alta 09 lg X3 X9 “asilaon 6WSI gbi gl aed Lk lg dggidl 35 logegh 4SIL sol 
JB d0gtll 5959 MI bu SU Jali clai es (dagu dilao ciSN "J3S) Adi NO Hutan gl BUS Md 
Ja Jl 93 SSI oil dog bulag DI ori 5959 A8 bu 20590 slah ma Sell Aula Hugo ll 43 
Saki N yo Ug39 208 9 LSI S3 lw dio lea (WI sewa S3 ol ollg A93) 3 sll 193 call Jung 
Y yossl Ule gg» kenal IS SIS INESY eyaim Ram Sai Ng Godll EL UI Sic «Sl Sc 
Ella 93 aic WII 39 egin 


8. gl brguoo gl Luis gl luas SI US Ig adilg 53 gu uu GBDb 909 yuolll lasul 1925 1,0 cajil Alai 
gl mulus susu Lig» gl ggs Lggaw gl Isoc HWI US elgus Tual 69159 LAH N LSI Luo lodasl y 
umol yA Yg sngitii Y sdg Lg Hail Ku glg dug gl cogll eLaci yo xl ol alot Jul 

gb uc Jos « ulu Juoil yo S3 Ab ilall ulag s3L Gudillo Kas yo gx5c gs dg Uloll gAS 

D8 Gala Ball Cerdas gg duuSc9 Lemak Ja Jl 29159 LAKI Bln! Lgilag Bl job Liratllg Ja) 5 web 

lagio JS gb ub Luis lod 4S R0 SI 4S All Bul » 200 Bl ol Awal le Silbu US ISI NI lodasl Luab LAH 

padi Y da3 Lg NI data yo lo UN 50 gl ad Bogel Cakil og Towll EM KL dell s5 
du 20 Ro lagii miu K9 c s2 


Fokus : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1957 ) 957 


dor Ello Ob Sggsill 35 lagio JS &b ul Liu lad 4S go SI LS 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/923759914313484 
www.fb.com/notes/939759612713514 


4119. DUA BELAS PERBEDAAN PENDAPAT IMAM 


MADZHAB DALAM MASALAH WUDHU 
PERTANYAAN : 


Asslamu'alaikum wr wb. Afwan asatidz saya ingin bertanya apa perbedaan imam 4 mazhab 
perihal tentang wudhu ?? Mohon jawabannya.. afwan asatidz wa asatidzah mohon jawabannya 
karena ini untuk bahan presentasi saya di mata kuliah perbandingan mazhab saya faham perihal 
wudhu mazhab yang lain tapi untuk mazhab yang lain saya tidak tahu.. maksudnya saya faham 
perihal wudhu mazhab syafi'l tapi untuk mazhab yang lain saya tidak tahu, afwan sebelumnya. 
Syukron jazakallah khoiron katsiron. | Ihsan Gatz Fadil| 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam, berikut kami kutipkan dari kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusydy 12 
perbedaan pendapat imam madzhab dalam masalah wudhu : 


1. Perbedaan pertama tentang masalah syarat, yaitu niat wudhu. 

Para ulama' berbeda pendapat apakah niat termasuk syarat sah wudhu atau tidak ?menurut 
madzhab syafi', malik, ahmad, abu tsaur dan dawud niat termasuk syarat sahnya 
wudhu.sedangkan menurut yang lannya yaitu abu hanifah dan sas tsaury, niat tidak termasuk 
syarat sahnya wudhu. 


perbedaan pendapat ini sebabnya adalah wudhu ini masuknya ibadah mahdhoh (maknanya tidak 
bisa di jangkau akal) seperti sholat dan selainnya, ataukah ibadah ma'gulah makna (maknanya 
bisa dijangkau akal) seperti membasuh najis.kalau ibadah mahdhoh maka ulama' sepakat bahwa 
setiap ibadah mahdhoh membutuhkan niat, sedangkan wudhu bisa menyerupai keduanya 
(mahdhoh dan ma'gulah makna) karena wudhu mengumpulkan antara ibadan dan kebersihan, 
oleh sebab itulah terjadi perbedaan ini. 

- kitab bidayatul mujtahid ibnu rusydy. (1/12) : 


bg mill yo d9Al Ula 

| (esasl du) 

dgil Claus 199 All Jo yi ade pgilkil su SY pl 2959 IX pd by All Jd olunoNI slale Calisl 
Obi JlacYI lai "- plug dule WI Laluo - Agilg (caall J cmolso AI lgrusal NI Ig s0 log) : dls" 
yal59 95 sulg sasig Jllog se3lul HDAO 99 « by besl Ol ain Ja HB . odol Cal . 
Sosilla diris yul UdA0 9Dg « bin cma Lgil Sd SI Ja3 UDA 

bean aa sial Jgigo 4£ ! suci) dAmp isl yg « ul uv SAI Do 3 3S wg 
abad Ul Kila Y Agil 4 dunlerill Just sira algae Fs 0G ul cwg « ldjarg BdlalS ( 38 
Pa ea ea. dull adl dino 4£ sisa! do ggeoll doll 9 « dll SJl 5 ino dA5A « 
U dold lgu Sg3l 98 lagak ola ul aiallg « dSllaig iolc Rasa Ul sll3g «49 HNSI R39 dia. 


2. Perbedaan kedua tentang membasuh kedua telapak tangan 
Para ulama' berbeda pendapat tentang membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1958 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kedalam wadah air untuk wudhu, 

1. menurut sebagian ulama' bahwa memasukkan tangan kedalam cawan termasuk sunnah 
wudhu secara mutlak walaupun diyakini sucinya tangan, ini adalah pendapat masyhur 
madzhab malik dan as syafii, 

2. wagila hukumnya mustahab bagi yang ragu-ragu tentang suci tidaknya tangan, ini juga riwayat 
dari imam malik. 

3. wagila membasuh tangan hukumnya wajib bagi orang yang baru bangun dari tidur, ini adalah 
pendapatnya dawud dkk. 

4. wagila , diperinci antara tidur malam dan tidur siang, jika bangun dai tidur malam maka wajib 
jika bangun dari tidur siang maka tidak wajib, ini adalah pendapatnya imam ahmad. 


Jadi ada 4 pendapat : 

1. sunnah secara mutlak 

2. sunnah bagi yang ragu-ragu kesucian tangannya 

3. wajib bagi yang baru bangun dari tidur 

4. wajib bagi yang baru bangun tidur malam, bukan tidur siang. 

Sebab perbedaan ini adalah dalam memahami makna yang tsabit dari hadis Nabi riwayat abu 
hurairoh , Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" Bila salah seorang dari kalian bangun 
dari tidurnya hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah 
air. Karena kalian tidak tahu dimana tangannya semalam. "dalam satu riwayat :" maka basuhlah 
tiga kali ". 

- kitab bidayatul mujtahid (1/13) : 


SESI yo Sulil Ulu 

Dow) Jus | 

ul9 « GX c9dall ia 0 Ul Sl a99 D3 « 959 sil 98 Leles J3 sd Ju 98 eleadl Alis 
Lal 989 5 0x doleb $3 Ill) Simo dil 1 JaB9 . adl o ella H0 gesit 9D9 « adl d lab UR 

AI UB a39 H99 . Ulouolg yg JB dug « ag yo Mito de Lag adl Jwut Ul: J9. dll ye S9L9 
asu d3 9 Juca8 «Soal JB Ug «ole ag 9 001502 Ala Jalil gi 98 el Ton 98 «Oli ac19 ll 
ul: JaB9 « ag wo Wiioll ade Klg Al : Jo3g « Ill Coli ul: Jo39 « Hloh dim al : Jas : Jill 
| | AI ai 99 Jill a9i 00 Will dc Lag 

JB» uli Ball le Gl Buya yul Cas yo Culil A0gi0 9 pg3 SI eh 93 pgddlSI 99 anu 
"Asy dg Ma Cl Ual SN San UB « SAI Lely ul JaB 0ny Junsald dog 0 AS22 Jadul ISI 
BYG Uusal8 "bila," 


3. Perbedaan yang ketiga masalah madhmadhoh /berkmur dan istinsyag/ menghirup air 
kedalam hidung. 

Perbedaan ini ada 3 pendapat : 

1. keduanya termasuk sunnah wudhu, ini adalah pendapatnya imam malik, as syafi'i dan abu 
hanifah 

2. keduanya fardhu, ini adalah pendapatnya ibnu abi laila dan segolongan kawan2nya dawud. 

3. istinsyag termasuk fardhu sedangkan madhmadhoh adaalh sunnah, ini adalah pendapatnya 
abu tasur, abu ubaidah dan segolongan ulama' ahli dhofir. 

- kitab bidayatul mujtahid (1/14) 


KEYII yo Wb Jual 
(kai d9 drdosoll | 
J9 99 « 2d 39 lis lagi : J3 : Jle8I HNS ale ss H3 Geri YG drAoudal 38 IgalisI 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1959 | 


J989 « sals Uli ve dclosg dll sal cal JB 49 « WI YO lagil : Jo99 «Aiuis Sal ae3Lidlg Jlo : 
ABI Jal yo Iclosg trus gl9 ,95 gol JG dg « dim KA LO) Ikut Ul 


4. Perbedaan ke empat masalah batasan wajah 
Para ulama' sepakat bahwa membasuh wajah secara global termasuk fardhunya wudhu , 
perbedaan mereka ada dalam 3 tempat: 
1. tentang membasuh putih-putih yang berda diantara telinga dan athi2 (rambut tepi pipi yang 
berhadapan dengan telinga) 
2. tentang membasuh rambut yang menjuntai dari jenggot. 
3. tentang mensela selai jenggot. 


Pendapat yang masyhur dalam madzhab malik bahwa putih-putih yang berada diantara athi-athi 
dan telinga bukanlah termasuk bagian wajah, wagila dalam madzhab ini dibedakan antara amrod 
dan orang yang mempunyai jenggot.menurut abu hanifah dan imam syafi' bahwa putih-putih 
tersebut termasuk wajah.adapun rambut yang menjutai dari jenggot maka menurut imam malik 
wajib mururul ma' pada rambut tsb, menurut abu hanifah tidak wajib, begitu juga menurut salah 
satu goulnya imam syafi'i.sebab perbedaan mereka dalam kedua masalah ini adalah samarnya 
nama wajah dalam dua tempat ini. 


Adapun mensela selai jenggot maka menurut imam malik tidaklah wajib, begitu pula menurut 
imam hanafi dan imam syafi'i dalam maslah wudhu.sedangkan menurut abdul hakim (ashabnya 
malik) mensela selai jenggot hukumnya wajib.penyebab perbedaan ini adalah perbedaan mereka 
tentang sahih dan tidaknya atsar yang telah datang dalam masalh ini.dan kebanyakan atsar yang 
ada tidaklah shohih sedangkan atsar yang shohih dalam cara wudhunya nabi tidak 
menyebuntukan mensela selai jenggot. 

- kitab bidayatul mujtahid (1/14) : 


Jlball yan yo dal Jl dluall 

Lag Jus) 

ain Igileslg (2959 Igu&B ) : ali gi e05g LAS, yo Jaw ang Ju Ul ade slalll Hail 
dll Ji 999 4 Aas 170 Jia Lo Jaa 989 4 UANG ol ag SI palu Jua 3 1 Rualgo Bb ya 


um Soil Uddall 49 Ji 389 « Andi yo USAI3 obedl ua S3JI selull wd ul dllo Lib0 40 sesal 
Ill HS HIS 93 Ol 949 3S « ssdlollg » 01 . 

| | tgl yo 9D : ailullg dana gal JB3 . 
sal 4d ebliall X9 dosis gal any dg « Wc slah 201 U929 all Jllo Hd8 « dalll yo Jawul Lo lolg 
Ws . 

Ygl logis Jd : sis) ensgall usg dal awl Jolii ses ga : usia CD 99 pd Lg 
Ugly « 2953 99 ga3lullg dari gol JB dg « Les wd il Jllo US: doll Ji lolg (laglgluy 
Jain 201 18 559 ll JUNI dino 93 ALS JS 99 IDUL Hug « ella Ulsuol yo SJ Mc ul 
Pkl Aule - Aig1Sg dian Upp8 39 will albuall JUNI Ul R0 « dino 48 lgil ade JSNI3 « dll 
Jalal Lio sega 9 Uma - Hkg 


5. Perbedaan ke lima tentang batasan membasuh kedua tangan 

Para ulama' sepakat bahwa membasuh kedua tangan dan kedua lengan bawah termasuk 
fardhunya wudhu " sebab friman Allah :"dan tanganmu sampai siku "para ulama' berbeda 
pendapat tentang siku, apakah masuk di basuh atau tidak ? menurut jumhur, malik, as syafi'i dan 
abu hanifah berpendapat masuk dibasuh.menurut ahli dhohir , sebagian ashab malik akhir dan at 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1960 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tobary bahwa siku tidak masuk dalam membasuh. 


Sebab perbedaan mereka adalah makna isytirok yang ada dalam huruf jer ila yang bermakna 
sampai, dan juga masalah nama yad /tangan dalam kalam arab.huruf ila kadang dalam kalam 
arab menunjukkan makna puncak/sampai dan terkadang beramakna ma'a /bersama, dan yad/ 
tangan dalam kalam arab ada 3 makna : 

1. telapak tangan saja 

2. telapk tangan dan lengan bawah. 

3. telapak tangan, lengan bawah dan lengan atas. 
- kitab bidayatul mujtahid (1/15) : 


ani yo troli Uluoll 

| | Tool Jug) 

Isalislg (Salsa adl ASuralo ) : dls Jail end 1293 Yo mel A9 adal Juut Ul ade lol Hail 
Jd Aw UHF « lal 929 ol dis gulg 9039 “log » 9g0ndl LB33 la Gaal Jo 8 

Jual 98 Ilssl Uu Y al sd Soabllo dio Ui S5 lip yAw9 ala. 

IS ul el 4 al HNS 8 aa pl 3 (all) S5 HS SI IL RAI? ES 93 2S 99 ml 
ade Gili wol HNS 3 Luh aalla (20) susos US B0g « Alell ale wall AS 99 Ju iso (all) 
maag El lg ASI adcg « EL ASI Hlcg « Ja8 III ade Ulee HN. 


6. Perbedaan ke enam masalah batasan mengusap kepala 

Para ulama' sepakat bahwa mengusap kepala termasuk fardhunya wudhu, perbedaan mreka pada 
kadar yang mencukupi dalam mengusap kepala.menurut imam malik wajib mengusap seluruh 
kepala.menurut syafi'i, sebagian ashabnya malik dan bau hanifah bahwa mengusap sebagian saja 
yang fardhu. 

Ashab malik yang dimaksud sebagian adalah sepertiga, ada yang berpendapat dua pertiga. abu 
hanifah berpendapat seper empat . sedangkan imam syafi'i tidak memberi batasan tentang 
mengusap ini. 

Sebab perbedaan mereka adalah makna isytirok pada huruf jer ba' dalam kalam arab, terkadang 
ba' itu hanya huruf tambahan dan terkadang bermakna tab'id atau sebagian. 

- kitab bidayatul mujtahid (1/15) : 


masi yo doll Jluoll 

d9. Vo Syam sai 98 Igalisl9 « sol 1293 yo ywl Jl Rao ul ade clodi Sail Pywl Jl auwo J 
9D AAS) Tamo Ul adl Aiuin galg Jlllo bul yasg salad LHH9 «JS ame Us Ul ol dll 
BJL ox dhyis gol lola « saililk 0x3 Yo aging « Call pasal Id as yo dll Ula yg « vAJal 
KL lolg . 053 J Lol HNS yo JL amawo Ul 1 JS mawoll Y 09 SL dl yo padi Id Ro 59 
I35 @gwooll 99 X9 Rul 99 x4 AI. 

alleg A3 dio R05 351 Bag la by « wol AS 3 clay sll IluaYI GLEN kd Juola : 


MA Aa Jill Ji 
vega! yo 3S . 


7. Perdedaan ke tujuh masalah hitungan, yaitu mengulangi tiga kali 

Para ulama' sepakat bahwa yang wajib dalam mensucikan anggota yang dibasuh adalah sekali 
ketika sempurna, sedngkan dua kali dan tiga kali adalah hukumnya sunnah sebab ada hadis yang 
shohih dari Nabi shollallohu alaihi wasallam.perbedaan mereka adalah dalam masalah mengusap 
kepala, apakah mengulangi mengusap kepala termasuk fadhilah atau tidak ?menurut ima syaf'i 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1961 | 


bahwa orang yang wudhu dengan tiga kali tiga kali maka mengusap kepalanya juga tiga kali, 
sedangkan kebanyakan fugoha' berpendapat bahwa mengusap itu tidak terdapat fadhilah dalam 
pengulangannya. 


- kitab bidayatul mujtahid (1/16) : 


ISA NI sesat alas 

Dog 38 Culull | 

gate bla LAB lg « as NN TA ANN Jade clolell di 
ud "Bb Wb Ls3i9 unis0 Lai 0 Lusgig d0 1.0 Lagi - alag ule AUl lo - al" wo al, Lagu! 
Hand 31553 ad Igilisl (2969 dal 93 Jawall 8 Sola yA suci ) 850 B0 Jasll NI guA yul s0 
ALA dy SI 3 Ul al ULAS 9D Jd Lal Jl. 

SALA Y mall ul ugm ega YSI9 « BN Lesu dual Ruam BIS BS Lagi yo dl all oeilull Lan 
sal dub yo cl IS) Sala Cusall 9 Halal Saul Jai 99 ed el 3 pe3SI Lag 3 04 
Ji al out9 lais Cmas yo UNS BS Lagi ul Lg 595 wall Emas SI ol ellb9 4 SENI dg 3 lo 
Pa Pa ala 


8. Perbedaan kedelapan masalah mengusap serban 

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengusap serban, imam ahmad, abu tsaur, gosim bin 
salam dan segolongan ulama' membolehkannya, sedangkan segolongan ulama' diantaranya imam 
syafi'i dan abu hanifah melarangnya.sebab perbedaan mereka adalah perbedaan mereka dalam 
mengamalkan atsar yang datang dalam masalah ini, yaitu hadisnya mughiroh bahwa Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya dan serbannya .dan juga giyas dengan 
masalah khuf. 

Yang melarang karena hadisnya tidak shohih, menyelisihi dhohirnya ayat tentang wudhu dan 
karena tidak mashur amalan tsb 

- kitab bidayatul mujtahid (1/17) : 


Jlsall susi yo Wolill dlu 

| | | dolosll dc awal! | 

y9 Bing « dclang dlu Ly mwlillg ygi galg Jus xp Soal slh 558 « dolosll dc wall 48 elol Llisi 

98 dala! HAL Josll L929 9d AdduSI el 93 Agu Lag « diris Gol gusOlllg slllo agio dclas lis 

CSI ade Lubdg " dolosll dc 9 Ginoli Rao - Jualo Dudi le - dil "O Ug duga Uya Yo dl 

| | HS bus dig 

wol LSI Jalb UN lolg «anic Gaon al WI lol « 0d yg 02, lai Curl Isag « B2lalo de lagu 
yo Jis lord Josll lgi bb jitu yo ic U Jos sgiiiu dl UN lolg (all Raw M3 3011 yucl ) oic 

alun A33 Enda 9D9 « Josll Jlgisil Sy All ella UdS0 yo aglaall le disoll 3 dolkug sb Hub 

doll Sy Ala dolosll ale Ruwo Ail Bb Law yg « Jalao Luas Gl: all ac up jas ul 43 JB3 

J3 58 Jala Judi gaisy X SI dnoll dc mall dolodll ddc mall 48 slaldl Law b jitu J dg 


slg . 


9. Perbedaan ke sembilan masalah mengusap kedua telinga 

Para ulama' bebeda pendapat dalam masalh ini, apakah termasuk sunnah atau fardhu ?apakah 

memakai air yang baru atau tidak ? 

1. Menurut jama'ah dari sahabatnya imam malik bahwa mengusap kedua telinga hukumnya wajib 
dan menggunakan air yang baru, dan menurut madzhab malik bahwa kedua telinga termasuk 
bagian kepala. 

2. Menurut abu hanifah dkk bahwa membasuh kedua telinga termasuk fardhu tapi kedua telinga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1962 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini di usap bersamaan dengan kepala dengan air yang satu. 
3. Menurut imam syafi'i mengusap kedua telinga hukumnya sunnah dan memakai air yang baru 
Sebab perbedaan mereka adalah tentang perbedaan mereka dalam masalah atsar yang datang 
(yaitu mengusapnya Nabi kedua telinganya), apakah atsar tersebut termasuk tambahan sehingga 
di masukan kedalam sunnah, ataukah penjelasan maka di masukan kedalam wajib ? ulama' yang 
berpendapat tambahan maka dimasukkan kedalam sunnah sebagaimana madhmadhoh. 
Sedangkan sebab perbedaan mereka tentang memakai air yang baru atau tidaknya karena kedua 
telinga ini masih diperselisihkan apakah dia termasuk anggota tersendiri secara dzatnya sebagai 
anggota wudhu ataukah kedua telinga termasuk kepala. 


- ktab bidayatul mujtahid (1/18) : 


USAI yo dr Jluoll 

! | — Tusddl amo| 

dada 3 Oil adl pl ras MHS SN Al lali Lagd dabU dg « debu) gl dim 9D Jd ydAI Rao Gd Igalisl 
“lgi dllo 850 Gl Sd R0 yoJglug « Jlo Ulsuol 0 dclos Jail Iso JB cyaog « call lag sn dul9 
vall yo lagil : lagu. 

sal slas yul Jl R0 lowuas logil XI JS 1S) logowuo : Ulwolg diri gal J3 . 

usJalus $ Hlo wlbuol yo LSul dclos Jgill Igo JB9 . cloll Lag) 22549 « dis logowo ! pe3lull J9 
dAouAal S5 Logo AS : JB aul Aic S9) ld Jg3 ul Ll . 

Uc - axwo uc ) « elly ix olgll UNI 98 pe3duSI : LA gl dia lagouwo Us 48 pe3dusI Ioi 
wall ale Joy ul laga y3 yul Jl Rao 70 JUS 93 lo dc dob5 9d Ja (Anil - Mlwlla Dll 
v3 JUSII 98 SAI Jasa diuo wd Al « Ugal ade Kalas Ul WA og Lain Jasiy SI LS ll US 
ioil Lala» Lagun 9g al 09 « JLSII Jaa diyo Leles lagungl wo « gag 9d yul adl A3 laga 

lgs Jos ida 3 K3 KA Hd Li ad WS Uls «da dlu to gl (LAI « daa. 

al cmogll slsci yo dil Ib 380 Lgu 9S) « ulu und d3 Aa Lag sol M5 9 pes lols 
lagibb Raos Ul Sl ugLSI KadS9 « Angll R0 Ulu agil Jl Ig A33 At 89. all yo Is 53 Lg, 
valill uo Isa gl ang yo le 33 3S Ul uw sal Ika mn il ella « gl go ld ls Juugug Lwl Jl R0 
CS JSI Lagad Kania plg. 4 Joddl Jlgisalg « amoll ls 99 LAI Ulgitil R0 J yuso lang 
valid wo 90 Aiu. 


10. Perbedaan kesepuluh masalah kedua kaki 
Para ulama' sepakat bahwa kedua kaki termasuk bagian anggota wudhu, mereka berbeda 
pendapat masalah macamnya cara pensucian kedua kaki, menurut jumhur ulama' pensuciannya 
adalah dengan di basuh, menurut lainnya bahwa fardhunya adalah di usap, dan yang lain lagi 
berpendapat boleh di basuh dan boleh di usap. 
Sebab perbedaan mereka adalah adanya pebedaan giro'ah dalam ayat wudhu : 

1. wa arjulakum dibaca nashob athof terhadap yang di basuh. 

2. wa arjulikum dibaca jer athof pada yang diusap.jika di baca nashob berarrti jelas di basuh 

sedangkan di baca jer jelas di usap sebagaimana jelasnya dalam masalah membasuh. 

- kitab bidayatul mujtahid (1/18) : 


Celia 0 5 doll Uluoll 

| “Loss Jus | 

Jul lagi slab ? 23 JB « lagi oleh oi pd Igaleslg 4 cgcdgll caci 0 Kalo Jl ul ole elalell sil « 
SS lg 4 mawollg Jul : cacgill 592 lagi lab Ju : a93 Jl « wall logo) : A99 J9 « sggoall d9 
3 yo bed sis! : eguogll 9d pbnggtuall Ubel al Ag3dbSI mg « CSO skil all gal, 

dli$g « agwooll ade libc LAI (Slaols ) 13 50 821,39 « Joweoll ade bilas vuoulb (SIS 15) 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1963 963 


Uli S3 Led « Judll 98 Jb 29gBS awal H3 PAW LAI 321,39 « Jusll 98 Pal mall isl, Ul 
sisa Sal as gusi adl Ud wall lolg Jusll lol yusill dc yi lela id yo as19 lagus)3 
P3 3 DS WH3J all bel all jalB use adl dulll Sela sals Jos xo9 « Anbll del dll ade 

us Jsl byalb ade bodlas! waw Oilg « elgwll ade bab ade isl HI yo dasl9 JS VX Ul aticl 
sglyg «5 sabll JB dng «SIS 49 Kao HA ESS all Us yo dd Jas Ll Dab dc dulil . 


11. Perbedaan ke sebelas masalah tartib dalam af'al wudhu' 

Para ulama' berbeda pendapat mengenai wajibnya tartib af'alnya wudhu terhadap urutan ayat, 
menurut ashab malik, abu hanifah, ats tsauri dan dawud bahwa tartib hukumnya 
sunnah.sedangkan menurut imam syafi'i, ahmad dan abu ubaid bahwa tartib hukumnya wajib. 

- kitab bidayatul mujtahid (1/19) : 


bg will yo due doll Jluall 

| ssogl Jesl cal 

y9 w9Slial! K3 SNI gdg « dim 9d ! a93 J8. AYI Tusi ole s9Agl Jlesl 3 U929 08 Igalisl 
somlg selai JB dug « da GD: a93 Jleg . yal3g Sy3illg dris 08 9 « Udroll ye elo Ubi 
ane galy 


12. Perbedaan ke dua belas masalah muwalah / berkelanjutan 

Menurut imam malik bahwa muwalah termasuk fardhu jika ingat dan mampu, dan bisa gugur jika 
lupa, dan jika ingat tapi udzur selama jaraknya tidak keterlaluan.menurut imam syafi'i dan abu 
hanifah bahwa muwalah tidak termasuk wajibnya wudhu. Perebdaan ini sebabnya adalah 
isytiroknya makna huruf athofwawu. 

- kitab bidayatul mujtahid (1/19) : 


| bowl yo dc Wil Uluall 

R0 123 HXlgoll Ul adl Ello UBS « 22 AY Jledl 98 3Algoll 98 Igalisl | ce.asll Jlesl 98 2M19oll 
dina sal9 se3lull Lg. Wglill juni Al lo yAsdl aic SSI R09 Ukwill R0 Abilu 5 Bill R09 SSI 
ag Wbalg yo Km SNI ll Ul oli. 

ade lenasu dis Jill dsulitall elus YI Laga ilang 38 Ail ell59 4 Lau gladl K8 SJ Jl SNI el 193 Uma 
ale - dis Cui lou Slgall bai Ag3 Bis! 389 . 0201 02 Lea Gl Jall ed! Lay Libasy S3. L yas 
abal os all dalan Juug 5tag 0 9gb Jsl 68 Lagi US ai" - Wlwlla Dial " 


Wallohu a'lam. (Mas Hamzah) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/942202129135929/ 
www.fb.com/notes/944559055566903 


4124. KETIKA RAGU-RAGU BELUM MEMBASUH 


ANGGOTA WUDHU 
PERTANYAAN : 


? Aep Ezztt 

Assalamualaikum.. Maaf pak mau tanya : Apa yang harus dilakukan ketika di tengah tengah 
melakukan suatu rukun, kita lupa sudah melaksanakan rukun atau belum. 

1. Seseorang berwudhu, ketika hendak membasuh kaki, dia lupa tadi itu sudah mengusap kepala 
atau belum. 

2. Seseorang melakukan rokaat pertama, setelah bangun dari sujud dan hendak beranjak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1964 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melaksanakan rokaat kedua dia lupa, tadi itu dia sudah "duduk di antara dua sujud" atau belum. 
Apa yang harus dilakukan.. Matur suwun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam 

1. Seseorang berwudhu, ketika hendak membasuh kaki, dia lupa tadi itu sudah mengusap kepala 
atau belum.. Jika seperti itu maka wajib mengusap kepala dan melanjutkan membasuh anggota 
setelah kepala sampai selesai. tapi jika keraguannya setelah selesainya wudhu maka keraguan 
tersebut tidak berpengaruh sama sekali. 


- Kitab Al Igna' (1/46) 
oish ad lali ag al oreo Log & wil osgb ES JB 9126 gbi 9 Ulu 3 


Jika ragu dalam penyucian anggota wudhu sebelum selesainya bersuci maka anggota wudhu 
yang masih diragukan didatangi dan juga anggota wudhu setelahnya, atau jika ragu setelah 
selesainya bersuci maka keraguan tersebut tidak berpengaruh/wudhunya sudah sah. 


- Kitab Fathul Mu'in (1/50) 


99 oxgy lo IiS9 0gb Alus gl Aig.59 yo Eli Ja yaa sugki 99 Jwitoll gl dsini dls Je 3 
Ab Joseb welas gl sal 


| Sub bab | jika seorang yang berwudhu ragu dalam penyucian anggota wudhu sebelum 
selesainya wudhu maka anggota wudhu tersebut di sucikan, begitu juga angota setelahnya. atau 
ragu nya setelah selesai dari wudhu maka tidak berpengaruh. 


2. Seseorang melakukan rokaat pertama.. setelah bangun dari sujud dan hendak beranjak 
melaksanakan rokaat kedua dia lupa, tadi itu dia sudah "duduk diantara dua sujud" atau belum.. 


Untuk kasus tersebut maka saat itu juga dia wajib kembali duduk untuk melaksanakan rukun yang 
diragukan yaitu duduk diantara dua sujud kemudian sujud satu kali kemudian berdiri untuk 
melakukan rokaat kedua. 

namun jika dia tidak segera kembali duduk tapi malah diam sebentar untuk mengingat-ingat maka 
batallah sholatnya. 


- Kitab Fathul Mu'in (1/124) : 


Jie! gl 2S, Ja las gl dull 3 Ja SI, la US Y al Je3 Jd £S5 6 solall yg SI 39 elu 3) 
sis Sit al ls SI Ng So3l AS) yo dd JeStuall Jin SI Alis akad Ja dll US ul bgs L33 sil 
Ane 


Selain makmum ragu ragu dalam hal rukun, apakah sudah melakukannya apa belum ? Contohnya 
: Ragu ragu pada saat ruku' apakah suda baca fatekah apa belum , atau saat sujud apakah sudah 
rukuk atau belum, atau saat i'tidal, maka dia saat itu juga wajib mendatangi rukun yang diragukan 
jika keraguan tersebut sebelum dia melakukan rukun yang semisalnya, maksudnya rukun semisal 
yang diragukannya dalam rokaat yang lain. Jika tidak, maksudnya jika tidak ingat hingga dia 
melakukan rukun yang semisal di ragukan dalam rokaat yang lain maka itu sudah mencukupi dan 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1965 | 


rukun yang ditinggalkan dan yang diantara keduanya tidak dianggap. 
- Kitab Nihayatuz Zain (1/74) : 


Sal Ji angka gd al uli 153 Jb 40183 93 Ela US N Al Ales Jd LS) 99 asolo ue (ls al) 
dika calbu SS Ju CSO UB NE (SI el ssi (Gil) 


Selain makmum ragu dalam hal rukun apakah telah melakukannya apa belum ? Contoh : misalnya 
ragu pada saat rukuk apakah telah membaca fatekhah. Atau dalam sujud apakah telah ruku' atau 
belum , maka rukun yang diragukan tersebut di datangi saat itu juga, jika diam sebentar untuk 
mengingat ingat maka batallah sholatnya. 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ibaroh untuk nomor 2 : 


Ya Ja Ud 33 Sala SS AE 3) Jul ole33 Di) Hall sMesalall SS lgu 305), 
(ala Jas JS Till SG Jl) 0333 (U38 W sil) JSI al RS) Jb Bala jl Sulil (53 Jb Besi, ala gb 
179A/178 call dilcl pola 33I 833 Lo as IKA Jas Ssi 


“Apabila selain ma'mum (munfarid atau imam) lupa tertib dengan meninggalkan rukun... atau ia 
ragu mengenai rukun apa sudah dikerjakan atau belum — misalnya ketika ruku' ia ragu apa sudah 
membaca Fatihah, atau ketika sujud apa sudah ruku' atau i'tidal - maka ia wajib segera mengerja- 
kan rukun yang diragukan tadi, apabila keraguan timbul sebelum ia mengerjakan rukun yang 
sama, yakni sama dengan yang diragukan dari raka'at berikutnya”. 

(Hamisy Panah al-Thalibin 1/178-179) 


Sl lage36) 55 WB sks Jalan Sejal 253 Gl sla 2365 ttg ses, Ja la 3 de gala Ul 


“Adapun ma'mum yang sudah Here atau ragu sebelum ia ruku' namun imam sudah ruku', 
bahwa ia belum membaca Fatihah, maka ia harus membaca Fatihahnya lalu menyusul imam. Dan 
apabila tahunya/ragunya sesudah mereka (imam dan ma'mum) ruku', maka tidak perlu berdiri lagi 
untuk membaca Fatihah, tetapi mengikuti imam dan menambah satu raka'at setelah salamnya 
imam” . 

(Hamisy I'anah al-Thalibin 1/180). Wallohu A'lam (Rz) 

LINK ASAL 


www.fb.com/groups/piss.ktb/944204692269006/ 
www.fb.com/notes/944767935546015 


4156. APAKAH KUTEK,TERMASUK HAIL DALAM BERSUCI 
? 

PERTANYAAN : 

2 Amar Ma'ruf Nahi Munkar II 


Assalamu'alaikum. Hukum kuku wanita yang memakai kutek ketika berwudhu. Apakah sah 
wudhunya ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1966 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Dalam menghias kuku atau tangan di kenal nama KUTEK dan HENNA atau 
INAI. Lazimnya KUTEK berbahan dasar cat yang ketika sudah kering dan menempel di kuku akan 
menghalangi datangnya air pada kuku (anggota wudhu). Sedangkan HENNA atau INAI adalah 
sejenis pacar dari daun tanaman yang disebut Henna atau Lawsonia Inermis.Kata Henna berasal 
dari bahasa arab "Al-Hanaa". 

Cara pemakaian keduanya pun berbeda : Kutek ditempelkan langsung pada kuku dan tidak 
dibasuh setelahnya,artinya yang menempel pada kuku tersebut adalah dzatiyah atau 'ain nya. Dan 
ketika dikerok misalnya maka akan terkelupas cat nya. Sedangkan Henna atau Inai, ditempelkan 
dikuku dan setelah beberapa saat kuku pun dicuci sehingga yang tertinggal hanya atsar warna 
nya saja. Maka ketika KUTEK menghalangi sampainya air pada anggota wudhu,maka wudhunya 
tidak sah. Dan ketika Henna atau Inai hanya berupa atsarnya saja,maka wudhunya sah. Referensi 
: Nihayatuz Zain : 17 , I'anah al Tholibin : 1/46 


2 Ghufron Bkl 

Bila hanya tinggal bekasnya/warnanya saja/tidak ada bendanya maka wudlu'nya sah : Jika masih 
ada bendanya maka di lihat dulu, kalau kutek tersebut bisa tembus/menyerap air maka wudlu'nya 
juga sah, Jika tidak menyerap air maka wudhunya tidak sah. Wallohu A'lam. 


du ioll isubaoll iS9 387 : —u 1 e jall gama 

Go sinta all lal Jgiog Find Il Oia alis gl Ine 3 Ras UlAel La ale GB Bl (dnlull ) 
AS il al al G9 Lala lal Sl Id 289 sal ale gs Ig Jb Al s5 SSI lg Uoleb Bai AI Asll 
al lb Cu Cai Y CSI ale 303 gia day elall yuag CLS) gila 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/933573576665451/ 
www.fb.com/notes/949471388409003 


4162. IKHTILAF ULAMA DALAM MASALAH MENYENTUH 


DZAKAR 
PERTANYAAN : 


2 Fikre Abdulhaliim 
Assalaamu'alaikum. Pertanyaan : Benarkah ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum batal 
wudhu, apabila seorang lelaki menyentuh zakarnya sendiri dengan telapak tangan ? Terima kasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Benar, ada perbedaan ulama' dalam masalah tersebut. Lihat Kitab Kifayatul 
Akhyar (1/39) : 


(SSI uu all ,u23) 

00 25 SI sapi yo oil gl S3 yo due 0 gl dai yo HB ega HAN 2,3 yw0 2302) LASIgi yo 
Akad Sk wallg JaNl9 eglakall UI Jus JII ade cal jual Luo gl Uugaloll JS NS cuo gl 3S 
1593 Rel ade 98 M9 Lust OLI gia ade LE « ul Sl guob uwo glg mal ade Levi yasl 
DG Lagi Lay gl Bak yugd 4 si LSI H4 aa! 153 NG LISII yak yuo UB LSI lola wall 98 AK 
63 yaall HA alas LSI oke walk BI pa as AN JOS Gala ole 0923 ve 
99 slaadilg sal9 JAN yo sja ul 91253 sLASII baal JSI yA 63 ub sb we3lill d3 5S 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1967 ) 967 


ASN Jadid 98 JB All 9 psen db ul R9 Ha Al 8 adil Jasa LSI lai wall 39 LSI 
Slla Leola sap adl Ss Cui GAN J3 CI slolu waall 6 E5uc 2 Sal dl dual II AE) 
spa rss em “all uks elelsil s0rwassns asal 0S S3 Inlola/Ipas If Issla ya 
ala AE Al oo Al Jaa) Karam CB lapis All 25) IA Ly Bow Ca Till &53 Gb 
(Lesi 0 S3 yuo Yo) Jst 


Silb CyaSy Lain yA Y yua! Ul ll slaldl LA LAS 


fokus : 


- Kitab Bidayatul Mujtahid (1/36-37) : 


S3 oo | dal JI Ulu 

SELAI d0 9D9 « dmn lotiS 49 s69l SI, yo pgiod : wdlx0 SS ale A9 slaldll Alis! SI yuo 
Lis ata ll Sg « dulsuolg Ganis gal 989 « Nol Ie 9159 M3 3 J yo aging « daldg « Snsig uluolg 
waw dual yo. 

8,3 03 193 isl sXgDg « JlbJl Slip amoy Y gl Jo dagu € ulow 1353 2939 : 

Aap Nol Sab ol op BBI Lo pend. 

dlliSg « lgorc 0 091291 ala Bill R0 2 9xAgll Ig19l3 « dugy Y gl ASI Ulolu Awas Ul Uw H3 Y0 aging 
db Uli yg Ub950 UI kis NI Ulbdg « dal yaoll R0 0055 Ag LSI by ywoll Ro a93 Uagl 
dll cam olicl sJl ga1, LSI bl Jkucl US. 

US S950 9D9 « Ubuwill R0 001501 Ag dodi R0 dio 2 2JI 102908 « Uluwillg 20m uu HS 99 A93 A9 
Uxola sgb Jai ss db. 

Yeol Ja uc Elo S0 40 Jia SAI d9 1 0s gol JB «usg Y di dm yo MI 5 KIS 
dy olbuso 48 ic lo Jlo « ubi yo. 

Jom y Casa lgil doyw Guo Yo SO CnandI das : C3 io alas AI « ol el 93 ag3disI Kang 
Ibu KO bo )loll Cup AI gatal 9d9 " Lagi 0,53 Soal ywo ISI" : Jata - alug lc WI yluo - all 
SI Jal disuag « Jus up Send giugo Ly K4 M55u0g « lbgall 48 Jk a55 , Sl wo yo s 04 
sal Gasb yo oligo LAul S9) 389 « dam Jis xp Soal « 053 « dy pl duo yo oliso Lsul «S9, 383 
ac Ng Sl as 50 Jp « danau ul (Sulu « US9 dd. 

dc 9 - aw ul All alan - Ul Jgaay ole Los ": JB ale 01 le Cd J ya WI Lallg 
day AI 9d Jag : J3 S Lagi Ulas 03 Ja JI ywo H3 SJ lo Al Jowo L : Jk . Saw di Ja) 
3 clodi 33 , D 29 333SII dell Jdl yo s5 dbnnng « Sioyillg ygls gal Lsulas,3 " S elio 
gl dg CM RS) Ud | Ro-ll Ud30 lolg « Rmwll ol us ll UHS0 bol : v4d30 sal Gps XI odd Jugb 
bul ole 3 Hb CurD RS) 03 « SSI yuo yo s KAT Ulaub JB lc 4 Hb Cal Lemb ol, 
al Jb 9d Ungu da Jb 93 dio s5 Lang Lala Um R2 Ul al 09 « duo yo s AJI 929 
salg SS lg gu all ULbUSNIG . 92 ati lc ale uu Hi L@ag « Kail lc Boa Cua Jos 
MISI ISI USI9 £ aga 9 dn9290 sad « ld S3 Jalu duS Ha) SAI Eyall TPA 0 oa ve 
J1 Gol 0 9d. 


2 Muhib Salaf Soleh 

Memang ada khilaf batal wudlu dalam menyentuh gubul dan dubur. 

1. Madzhab imam abu hanifah menyatakan tidak batal. 

2. Madzhab imam malik menyatakan batal bila menyentuh gubul dan tidak batal bila menyentuh 
dubur 

3. Madzhab imam syafii dan imam ahmad menyatakan batal menyentuh gubul dan dubur. 


SYV yo Yana duga Ac gang 
vol Juoti lc ego dis 4 LAting Rol yoy Will Nic s sogll yakin A Jual ol Jdll "2 all, 
Oegisg del cd, yua Ja Jl 10 3 Hb Cus «SU ol ayal ae s KAI Latin Y dal JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1968 ) 968 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sin denda gl coli d1 3D boil Salug le All aluo Jke3. 
dwo slgw «£ gita! (s6 Juciall SSS ya a08 4 ad yag «SI you 5 MSI LAKI 1ASIlal J9 
b. Aui5u9 Buol ulu al Asi gl SI uu Jils 48 yo log gl Ix00 duo Ih Al all dio 533 SI yo 

US Isl Jlsg BII yo du8S 4 3 rag mila dy JS ul das! le Inily 211 « US J9 0 yabu 
Bol, SSI Ulu S3 Jul wo sll jl si yA NG 0,3 guwodl yo lol dab. 

SSI gi lemol alas es swabll gg gl ol ywo X9 (omimosll) miNI gi call Oil yuo yk X9 
dy 5 gl 9D YSS yan At Ng lg 3 Hd lesulol wo. 

A99 um d3 JI da SLASI y0 Cydrng LAgis sri Kal YG d3 wo yo Cu ade sll iaglala 9 
say dulc 5g 383 , era 

Lusuo d ya ad andi yo (dll JiB9 sandlo SAI) 0d A3 ya s LAI Aiu AbliJlo dedi JB9 
SJ Sl) LSI! Ulu d3 bb yiy sa yel LadS0 9d SI dc wall plg sup gl Lo DS al 
ulsi oom Joloill s5 Lgiy log BLN 9379 59 SSI Jalu yatu YG (LDII aku go 

doel la RAY sol 89 saw Jeli 20 SSI le cats jl Sol R69 SIS ikan lo sd LAS 
Jel dil $ 511 obb ale 


2 Wong Gendeng 

Menyentuh dzakar/gubul dengan tangan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama 
tentang batal tidaknya dan dzakar sendiri atau dzakar orang lain. Perbedaan tersebut timbul dari 
beberapa hadits Rasulullah yang berbeda dalam masalah tersebut. Yang menyatakan tidak batal 
berdasarkan Hadits : 


li dau VI 9d Jd 
ia (dzakar itu) tidak lain hanyalah sepotong daging dari badanmu). Adapun yang menyatakan batal 
berdasarkan Hadits : 

Lgi 0 S3 yuo Yo 


(barang siapa memegang dzakarnya maka hendaklah ia berwudlu') Para imam madzhab yang 3 
bersepakat bahwa memegang dzakar membatalkan wudlu' selain Hanafiyah. Rincian pendapat 
tersebut sebagai berikut. 


Hanafiyah berpendapat bahwa menyentuh dzakar tidaklah membatalkan wudlu' sekalipun dengan 
syahwat dan menggunakan telapak tangan atau bagian anggota badan lainnya berdasarkan hadits 
tersebut di atas. Sebagian dari Hanafiyah mengartikan ,woll pada hadits yang membatalkan 
tersebut dengan pengertian wudlu' secara bahasa, yaitu kesunnahan membasuh kedua tangan 
ketika hendak melaksanakan shalat. Begitu pula wudlu'nya tidak batal dengan menyentuh 
sebagian anggota badan yang mana saja. 


Malikiyah berpendapat menyentuh dzakar membatalkan wudlu' baik dengan merasakan nikmat 
atau tidak dengan beberapa syarat berikut: (a) menyentuh dzakarnya sendiri, kalau menyentuh 
dzakar orang lain termasuk dalam pembahasan poin 3 di atas.: (b) baligh: (c) tanpa penghalang: 
(d) menggunakan telapak tangan tangan atau bagian tepinya atau bagain dalam jemari atau 
bagian tepi jemari atau ujung jemari tangan. 


Syafiiyah berpendapat bahwa menyentuh dzakar membatalkan wudlu' baik dzakarnya sendiri 
atau orang lain, baik dzakar anak-anak atau mayat dengan syarat : 

1. Tidak ada penghalang 

2. Menggunakan telapak tangan atau jemari tangan bagian dalam 


Hanabilah berpendapat sebagaimana Syafi'iyah tidak mengkhususkan dzakar sendiri atau dzakar 
orang lain sama-sama membatalkan wudlu'. sekalipun dengan syahwat dan menggunakan telapak 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1969 | 


tangan atau bagian anggota badan lainnya berdasarkan hadits tersebut di atas. Sebagian dari 
Hanafiyah mengartikan. Wallohu A'lam. Referensi : 


69 d1 233 doi Ud ic @all 

Jati ebll9 pati N al : | ola b5a8 db 38 Krindl Wlkg Laku SU yuo gl de SNI dojVl gosl 389 
atu gl BSI Ulu US slgus Bggiw US Ig 29 yA Y SI Yao ul: lglG disi ) agudi 

umo Jay 98 Ji lo dll Iga J8 S9 US Ja) pls aku 9 le All alun Al Jaw, 53 BII 
BOS yo Lag 29 dio Liu MSI9 S slip deud0 gl dio dsusy XI 38 Jd : Je3 £ Doll 0,55 
A0 09 So Wi y Yul bb yitu ld Hita Sold 40 48 lada Gito Sola yY ella 


S98ll 263 ade (Lagu 0,5 yuo yo) : al 9 Ale Al colao A33 98 ywall dut! Lawu Jos 383 Id 
gp 253 SI yua gua! Up Y sIhS9 #dusall isl Sic Gaal 0 Ay Juta ld Udi sanull Jut 589 
Uut gl anmag JSsl g) GSI9 lal Bl yoll Cawo ISI S9 LA N 009459 UB Ou Gil yuo gl dy el ja - 
Ag lensa Jaal UB ago Ai UI 9 sgt Jas Ujios UII led 059129 LAKI lengg - dita 8 lbS 
bdg» dib3 gi Lesmol KsuAg ISI Al Ol SS 9 NG Ng 029129 sai dail, La gl duo Is, 58 dua 

YG Ng sowogll ail Jl R3 UG Lb $8 


OS 6 03 Lao 3. 0 Jadid daadi S3 Yos ol logat SU Uu 2nd yA : Lgl8 ASJlali 
UIN umoll 9S UI uwoll Elis gua 29159 AK S3 alis Ig SL 3 lg 03 Uc S4 Luo 

ulisly Cats glg 0221 ul yg Leuis gl LSN Ubolu gl Anis gl LSI Ulu uuoll 4S Ula dil 

gl ox4S aim eluaci yo 551 gw dmn ISI AK DG S maillg pulas 98 ko Lo San YgLu 
alga 23SSoll Lg still JoSiwoll sudb s9.5gl LAk9 Ji H93 yo gl 3905 Ame ISI LAH Y LS acl,3 
wati Ng AI Olg . lema! 3 Kala Jo Lan 53 8 yo wu yAKiU Yg Ulu gi Isoc « 0S slgwg Yal Sl 
2.590 yan UAN Ag dal adl US ISI lol» US Ula Reli de 4d aawol Jb Ag yanll dala yucu 
S4 yaal dil il yo 23 gl d4£ 49 ym lol Si gg Gile Ng Catmasll puas Ng - SU gas isl - Ul 
duo dal S5 ul 


ale Slbiy NG» Ulat sa Liu al Is» doing Juniall SS yang 29.201 yi ? IgJB Hsl 

ublu umoll 9S4 Ul leiog Jilall mac Lgio log yu modi JS LAU loilg Roti Jao yura KAK 9 aw 

Lyi5 lbt5 R0 20K KIE laga logIlbil ic Jitu Lo 98 - gL011 gl ASI! yblg BNI gl LSI - 
lagiy log BD21 SI bol9 SI 9,55 ywdll LAsiL YG 


sal SSS wo Jali yaoll ul! wgdatu loilg dadi 53 Las yua Uu! ygwasy Y AblinlIS dndlidlg Ia 
loilg cwo gl satu 2S US Ig d8 53 al Abi S3 US lgu ed LAH LAI yu Ul : Lol IN 
lea dna 30 29129 KAK 0S Lg8 Can ISI 21 yo 29129 KAK ISS 9 mwgwooll 99 sloll « 459 AKU 
logaos yA NG Gilelg Amal INSU 1 dric Roll a53 Ld yuli dal 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ta'bir : 


Hagall 2 yi £ goal : 

Datu LAS Yg SSI lbly 0d H3 yua say pkl LudSo Ul US$ 8 elall do y3 (€53) 
Mcm yamg Gisileg dU)D galg UuLS Lalg y02 pl3 K283 yul Ly dswg Ulas ey yo JB 4g 
lag Sop Jls Adledl galg 2g oluy 3 Uloukug sllu B9 059 Ulaic Ly Ublg ab) yul up elacg 
duly 9d9 aclulg SSI yuoll ya al : aels9il yag sizallg »5i sala Slbula Sasl9 tacl 39 V9 
b jitu S3l9 Uniwo s4AII « ulsssls gibug ASI sebu paru ul S,3l dlg, disg « sonl uc 
Ul us Gulo) 9H9 « doguiy mall 

Lau pia Gal olS59 4 olacg dipd59 Poso calg Hb yul up de JB Ag « kilo yatu Y : dulb WB 
sal calo lola dius Gulo Sail! 30 909 « ds 39 slr ll sulo sman ey UL089 ls ul us 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1970 ) 970 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DUS VI dubi 53 duo yA ! aladl Jal yag JBg . Jai Ag : DAioll ual JB « ugibwg 
www.islamweb.org/newlibrary/display. book.php?ID-1336... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/9430570223837 73| 
www.fb.com/notes/950445514978257 


4179. SAHKAH WUDHU DENGAN RAMBUT DISEMIR ? 
PERTANYAAN : 


2 Yusuf Achmad 
Assalamu'alaikum. Ane mau tanya ustadz nyemir rambut / mewarnai rambut. Itu kalau sholat syah 
atau tidak. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Kalau semirnya sudah tidak ada bendanya / tinggal warna saja maka wudlu' sah. Wallohu a'lam. 


al joe 3l gan aLaci un ale « OB ISI (Asal Jaa mioll Asulooll diKo 387 : 501 sal 
adl ale ya Ia Jo al as SI Eau ab Rani Jl s2 Lo cin all elall aing 2153 Sl ok al 
Cap D CSI lpale S30g gasal diy eloll Yugg CuSu gilo yAS Jil gl ang us dag sll Jl H.1£3 
al jb HSD 


- Yanah ath Thalibin, Jilid 1 Hal. 35 : 


Bar aU (Ngga Sian 3 3d Hate 1x5 5) 3 jar ny (bale 9Latun 3 (ida aan yg Sela Jala )) Ala: Si, 35 Ula 
(sia Ma) 8 ala: BO ay al (Ns RN 3 Sy ls Matang Say al) IKA Y and MUD Anya Mata ge cards Il) Ia 
Six Wale cl, Manag Yup Ana Male yaa ja) gl: jang) gaile (IG s3 iyaa) gasile SA Yaaca), sila ld AE) 


LINK TERKAIT : 
Hukum Semir Rambut 
www.piss-ktb.com/2012/03/033-figih-hukum-semir-rambut.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/952284404794368/ 


4267. MENGUSAP RAMBUT MINIMAL 3 HELAI SAAT 
WUDHU ? 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Sanusi 
Assalamualaikum, apakah ada pendapat ulama' yang mengatakan wajib mengusap rambut kepala 
paling sedikit 3 helai.? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam, ada dalam kitab al Muhadzdab juz 1 halaman 17 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1971 ) 971 


AAN 98 Sl 99 Jgis laS Calya ON AI vol Ly yubell gal JB3 


Dan Abul 'Abbas bin Al-@osh berkata : Paling sedikitnya (mengusap ramput kepala saat 
berwudhu) adalah tiga helai rambut sebagaimana kita utarakn pada masalah cukur saat ihram. 


2 Moh Ilhamudin 


Losesial (ASI Jiss “ALuall 08 (jd AI agan ) #Lalall Jl s8 Saalia! Soal y Gya Anmuwa ang (SAI all 38 La: Atil Ala! 
» Alay ye Sala JI Gam) gag CAS Ga JI masa Kang AI) -» Uang Wae TA) Ara US UI, El ye Ll el ag 
Jaa, BN an aa Pn ea sala Peyadal, EL yg calo Al Lam) asal 

LL sg Hg Lau He Ulum MI "Yuata lag musa 3 ata ya Wa cl, Mana , 
gd MEA 5 fey UI glant Lanaga BD ia Sie doa js laa Laga alan SAB MAA pad ol, ngga . per asa 


http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/192.htm 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/955419731147502/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965819356774206 


4280. JIKA BERSENTUHAN DENGAN KEPONAKAN JALUR 


SUSUAN (RODLO') 
PERTANYAAN : 


2 Kai Mulan 
Assalamu alaikum, mohon jawaban nya para ustadz, pertanyaanya adalah batal wudu' apa tidak, 
memegang keponakan saudara susuan?? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam... Bersentuhan dengan keponakannya saudara rodlo' membatalkan wudlu', 
karena keponakan saudara rodlo bukan mahrom. Wallahu a'lam bish-showaab.(DA) 


ml tile : 

bau lagu! o»9 logc9 99 laggaol Ol 206 yo do JI Sig Ob Kal 959 «dol dd ol swoig 

0 Gilo9 Jo dl go 93 allg lelang 

log29 89 wall 539 Amdal Jong SI «Jabll 9d9 145) yo do al sasis ASI (Ul So Hg V3 

ve aids lol do all Ul R0 S3 yo all BUSI 00 sii doll Ul Uus Uno Ul Si. lagusil 99 
Somig Ios Ul VISI USB ce123SAM adl Kal S3 0 eliS9 ega 9n9 190999 ledouo ll dus jali 
Sasillg sell Ipad SL ollg-bat Ac553 ll Rul 09 53 Yo dll call 1559 drAall yo dojall 
lagilgoly coli! call Klg deAyall sll smad-lasllg plac Yg cl V9 835 VI sunlgndg sell 
wis Lgil s1 9 alasi d5 ol 39519 Kadi LS (DAR) 9 aL3 | 9359 cl gw -aulssl9 usai load» 3 9 Sila. 
Si (dl Tua jl Es sJlg J3) lodolasi Ru Jl “gl Ha DI cailoc dilas 9 “doloci ol vaLo 39519 
Ugal 3 lagatil 959 logdgnol um Gotllo aniilgag Jual adl N a09 dll RAI yo do ll 5 wig 
sio 322 yall al Lapuug sapi 2 Sdl9 gali doyadl (8 su Wguolio 2 JS dex sol wal ul Ayang 
59 SS Yg sngadil92 19 mgal! ag sol AS mard hcul Ugal yo 2 MIE gag cl dio elo SI Jas 
Jonod Jonol Ml 2550 yo masal siuiing 1g, penasy bulall IS alas 39-Ayl yng guS Jl Jono 
Lol» old yo doll Jai Ac 3 yo US lo dll 215) Log dd Jl yo Jl yaog glbwall yo sal gl 
A3 HI dl Sele NI mal “29 JS call 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1972 ) 972 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/914185948604214 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/967847793238029 


4291. WAKTU MENGUSAP DAN MEMBASUH TELINGA 
PERTANYAAN : 


2 Abdus Syakur 
Assalamualaikum wr wb. Membasuh kedua telinga itu sunnah. Pertanyaannya : kapankah waktu 
membasuh telinga saat wudhu' itu ? apakah waktu membasuhnya itu tertentu ataukah tidak ? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa alaikum salaam, membasuh telinga sunnah untuk keluar dari khilaf (karena ada yang 
menyatakan telinga termasuk wajah dan ada juga yang menyatakan telinga termasuk dari kepala ) 
ketika : 

1. membasuh wajah. 

2. setelah membasuh sebagian kulit kepala atau rambutnya 


| A8 yo gim ol ll, 

uk! 9 A2 yo und Ul Jai yo DNS yo lagos UndAI Ro... lgio 1 Ang) Jae slil 99 Ul 
| us ae sil 98 yul 

usb 0 wa Ul Jai yo DAS yo 2903 Uaid AI Tuo : Lgi 


CN 9 label! KalS0 KIE) LIY UD 1 2 Egoadll: 

JB Ap toy Ya SNI sale lagt ag Oia ey 3 AG Uh ya all yo Yg Ang 10 is Lngal LuA0 
Jl9 400 up An all yo lad S)aJI JB3 295 wulg sbac9 yunllg ac val LE 8S Lalu yo dclas 
beda sea ana ale en Aa ata ba ana 
Uluolg daya glg S),9illg log dolid9 US Ly daRuwg La aw al saSull9 ja ll Mc 3 2009 oma 
9» Sula Santa Joball ala Sosill JB A3 adas yo3 Alsuall yo elalall 2SI Ji 389 Sosll JB sal 
Jel di. 


2 Mas Hamzah 

Urutan mengusap kedua telinga adalah setelah mengusap kepala, tapi ada kesunahan membasuh 
kedua telinga bersamaan dengan membasuh wajah, dan kesunahan mengusap kedua telinga 
bersamaan dengan mengusap kepala. 

- kitab minhajul gowim (1/29) : 


"an Ol R0 Loghug "oma" JB ul all "lagibkg ld db edi" Kuas "aauo" Lal Jl Tao IL Bima "AI 
us R0 lagowog 


Ibnu surej -semoga Allah merahmatinya- dulu beliau membasuh kedua telinganya bersamaan 
dengan wajahnya dan mengusap kedua telinganya bersamaan dengan mengusap kepala dan 
mengusap kedua telinga secara tersendiri, hal ini beliau lakukan sebagai kehati-hatian dalam 
beramal dengan madzhabnya ulama'. 

Komentar imam nawawi : " yg dilakukan oleh ibnu surej ini bagus, orang yg menyalahkan ibnu 
surej telah salah, karena dia (orang yg menyalahkan ibnu surej) menyangka bahwa 
mengumpulkan basuhan dan usapan kedua telinga tdk ada nukilah dari seorang ulama'pun , 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1973 ) 973 


dalilnya ibnu surej adalah nash imam syafi'i dan ashab ttg anjuran membasuh naz'atain 
bersamaan dengan wajah, dan naz'atain juga di usap ketika mengusap kepala." 


- kitab roudhoh (1/60) : 


93 lolisl id siiog9 dl, R0 lagzwoug « Ag 9 R0 Aidil Juga 4, 5S. - laos, - ayak P: Talasg 
sal ay Ju al lagiy Bas « Nee Aas cus Ia Alotg « lag elalell dika, Joel . 
98 lawan logil R0 1 Angll B0 Lie sil Jae Ulil Me Ul ti YAI 4 Rayu cl Jala 

Telan aa 


Ta'bir serupa dari kitab busyrol kariim (1/102) 

Kesunahan mengusap kedua telingan adalah setelah mengusap kepala.dan sunnah pula 
membasuh kedua telinga bersamaan dengan membasuh wajah, dan sunnah mengusap kedua 
telinga bersamaa dengan mengusap kepala. Wallohu a'lam 


cal ah lo gag (lngilob9) yul Jl lo 395 (lad US CASN) gua» (R0) yul Jl Rao Ag Tual (si) 
(tlp) gan (9). Aib lay Binal Jul Jup249 ayal dl 0 JIN Ball Je yi NG (da2 elo) 
OsiS NI lay lagoruuny dial Jual Juasug « slsMI ta co ala elo ya SI (ma elu) USYI B3 lang 
ob lagsilosl ulolug “A15 loo Giisyauo yul 4 Tawts Ul #lngouuo AS 99 US ya il Ab gl dal 
vas3 cl olglbtiaul #laga uailglo AS Gua ul ya ES X0 Ai elad yel ole Wolgal s01g slagiblang SNI 
OS usu Rao dig B0 B0 Lusi sabang “0G dlS US U3S9 tum Jl R0 lagrmung sang go logkus .. 
dial Jaol Jus. 


2 Jasmail Jeep 
Waalaikum Salam Wr Wb. Penetapan hukum membasuh telinga adalah sunnah dan merupakan 
khilaf antara ulama Fugoha' : 
1. Telingan bukanlah termasuk wajah dan bukanlah Termasuk kepala Ini pendapat Imam syafii 
2. Imam abu hanifah dan imam malik Telinga termasuk Kepala. Hanya saja menurut abu 
hanifah membasuh kedua telinga barengan dengan kepala . Imam malik membasuh kedua 
telinga dengan air yang baru 
3. Menurut imam ibnu sirin dan zuhrii Kedua telinga termasuk wajah dan membasuhnya 
berbarengan dengan wajah. 
4. @oul Sya'bi kedua telinga dari depan termasuk wajah, dan membasuhnya barengan Sedang 
kedua telinga yang dari belakang termasuk kepala .mengusapnya barengan denganya . 


121 vol sal II Sol 

Gdlio Asal ade dag yo gl Yull Up ad Jd logad lai! lil 38 di LSN Bao l JJ BB: 
3yaa3 elay young lgs SSC di la? Jo « ASI yo X9 yuli 40 Lag) lagil weilull UAS0 gD3 : baal 
Uban gal gs weton Abs al JB ASI cal ali co lal also dal Jai 20 wall Gatalla: 
S5 sloy lagouoy . 

| 420 Yobuty Ang! yo lagil SLB J9 Cs val J33 989: IWI UaSallg 

420 Ros all Up lagio syal log « A20 Jus Ang) yo logio Jasl lo ul usil J3 sdg : BJ UdSall9 


Mengusap Telinga sesudah mengusap Kepala. 
444 yo1 2 5 Digoll To & gobll 
MY cdi go V Jong 2 dil Ulil AS jalad Aula A02 G3 Gaal JI ra IU ed ro Ul Jelg 


Sal alas! 42 clo padi Rwol b jitu . Roll baal 9 a25 Jguos 49 bg Jl Sg. s9 Jd da3 
lal 0sST ya Ul biu Ng 3 bulomal JB « elalall » ga JB Ag Lulomal co SS NG yul IU Tao 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(197a ) 974 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bao Saul lay id Gaun Ai lensA2y slul9 Lgudsuy Rao AsuLob yul ll lal SSI gd Jb « laga ISSI Lagi 
sal elo 48 slo oeilowal SSlg  UlaMSNIG snbugallg AI 19 Kasal JB £ yul Jl elo satu lagauuo WN 
SS Songlall 9 a20 4 elasI JiluS Lb Ela) daslall 349 « Al Sinai 53 389 « dil LSI 
lai 3S) GNI elo dri Elowoll Rao pi) il 39 Sol 93 Soyglall 459 « RS13 dg ELSXI ul 

Jet dlily 33 gas Jl S3. 


Sedangkan dalam mengusap kedua telinga bukanlah Wajib melainkan hukumnya Sunnah .Karena 
kuping bukanlah termasuk wajah dan bukanlah Termasuk kepala. Wallohu a'lam bis showab (NN). 
- Ibaroh Kang Muhib Salaf Soleh : 


Gay Vio Ul 9nAC Is Yul Jl 0 Ng Angll yo bul lagil Lud30 . USAI 99 clodi LdlS0 y8 (&33 
Sita gebang waslls Yan cal ya Call 52 les db sesi Nas ON le se 
oil og aan ? Jt al JB3 - wall yo led! U92SI JB3 da0 yu Anil yo led ! SAI JUS 
Ora Gala saSlIg adl Mac 3 2059 swollg Kamal! Lag clac JB A9 cwug0 yulg Jas cal9 uLc 
ve lal ssi J3 9 : Sao ll JB . 3029 ulsuolg dari gol Sosillg Hllog 2dl39 s3 Up Mswg 
Al Iss lo log SS Jd 233 AleSl9 » Ilbuuls eal3 Jalal! wal Sogili JB A3 « adas 03 dala 
va JI slay lagowwoy 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/959608144061994/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969788269710648 


4353. TATA CARA BERWUDHU MENURUT MADZHAB 


MALIKI 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum wr wb.. Izin bertanya kepada para ustadz dan ustadzah : 
1. bagaimana cara wudhu mazhab maliki ? 

2. apa saja yang membatalkan wudhu dalam mazhab maliki ? 

3. apakah ada niat tertentu jika pindah mazhab ?. terima kasih....IItir Ifah| 


JAWABAN : 


Dalam madzhab Maliki Fardhunya wudhu ada 7 : niat ketika membasuh wajah, membasuh 
keduatangan sampai kedua siku, mengusap keseluruhan kepala, membasuh kedua kaki sampai 
kedua mata kaki, bersegera dan menggosok-gosok.jika di wajah terdapat rambut jenggot yang 
tipis maka wajib mensela-selainya pakai jari, jika tebal maka tidak wajib.begitu juga jika wajib 
mensela-selai jari saat membasuh kedua tangan menurut pendapat yang masyhur. 


Adapun kesunahan wudhu ada 8:membasuh kedua tangan sampai kedua pergelangan pertama 
kali, berkumur, menghirup air ke hidung, menyemprotkan air yang di hidung, membalik usapan 
kepala, mengusap kedua telinga dhohir dan bathinnya, menggunakan air yang baru untuk kedua 
telinga dan menguruntukan fardhunya wudhu. 


Adapun fadhoilnya wudhu ada 7 : baca basmalah, tempat wudhunya suci, sedikit air tanpa 
batasan, meletakkan cawan sebelah kanan jika terbuka, basuhan kedua dan ketiga ketika yang 
pertama sudah merata, memulia dengan permulaan kepala dan siwak. 


Referensi : 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1975 ) 975 


- kitab asymawi figih madzhab maliki : 


soil sai Lb 

Us $ all Rio3 R03 adal adl ups Ilae3 ASI Jak Sie Till #iniud eeagll yaa lol 
OS Ul alas saia JBS Ul de33 Jlug 9d dlle Lag GS Aa pg JSI “333 setel ol al Jl 
ul ala Jia 9d Elle Lang SSI Mel Se Lg D3 BS US Ul (BSI Oo Jabo Wa3 GAJI ja 
aamanllg sae adl Agil idul Ulu Mulai 2 gtagl Gitu lSl3. ggiuall ade dkulol Jis, 
gibb3 nya 5 R09 ayal Jl Bla6 553 SAI y0 elall LAS 3g «UnNG “kita, 
21553 35 Dh elall dlb3 alba gragall3 sdowill Aru AbLAS log. awail53 Can 533 lag) slall 03353 
Tiskall3 yul dl Sian ES slgab GE3l BI WI ubi audi &giao USU) cina ME 2UNI.. 
Jel Jl 9. 


Dalam Madzhab Maliki yang membatalkan wudhu ada dua bagian : 
1. hadas 
2. sebab-sebab hadas. 


Adapun hadas ada 5. yang 3 dari gubul dan yang 2 dari dubur . yang dari gubul adalah madzi, 
wadi dan air kencing. yang dari dubur adalah kotoran dan kentut. Sedangkan sebab-sebab hadas 
di antaranya adalah tidur, ini ada 4 bagian : 

1. tidurnya lama dan berat, ini membatalkan wudhu 

2. sebentar dan berat, ini membatalkan wudhu 

3. sebentar dan ringan, ini tidak membatalkan wudhu. 

4. lama dan ringan, ini dianjurkan wudhu. 


Termasuk sebab rusaknya wudhu adalah hilangnya akal sebab gila, pingsan dan mabuk.wudhu 
bisa rusak sebab murtad, ragu dalam hadas, menyentuh dzakar yang bertemu dengan telapak 
sebelah dalam, atau sebelah dalamnya jari-jari atau kanan kirinya jari-jari walaupun jari tersebut 
adalah tambahan jika terasa. 


Wudhu juga bisa rusak sebab menyentuh, ini ada 4 bagian : 
1. jika bertujuan ladzat dan dia menemukanya maka wajib wudhu. 
2. menemukan ladzat tapi tidak bertujuan, maka wajib wudhu. 
3. bertujuan ladzat tapi tidak menemukannya maka wajib wudhu. 
4. tidak bertujuan ladzat dan tidak menemukannya maka tidak wajib wudhu. 


Wudhu tidak batal sebab menyentuh dubur dan dua buah pelir, tidak batal sebab menyentuh farji 
anak kecil, muntah, makan daging unta, bekam, tertawa dalam sholat dan wudhu tidak batal 
sebab perempuan menyentuh farjinya ,wagila jika melekatkan maka dia wajib wudhu. 


Referensi : 
- kitab matan 'asymawi figih madzhab maliki : 


23 uaslgi DL 

00 BB #dkua33 GIS LB ala tolikalg SI Hujan ole £ tag GASI3i Gl oli Al 233 AE 
abg ala NI bul bela. lg Jasad :ld3 AU S0 ULilg .. Jala «539 «Sal Hyang Jia 
20 Gaby Y la ia s2 Gak UB S8 2 at Uti Jiglo Halus den 3 ole, 
SENI UII sial J9. SI GA gal Ulu 03-01 dio Lisa CiliS Us 

SP gol dlu 3 LSI lola dunia SI Jas SSI 9 Ilidb3 HL Essay GA. Su 
uls ssi alas « b3599 dal X3 € 31 ilusi dal die 393 “yaslb3. wa Ulas gih J3 laguniSu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1976 ) 976 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


D8 ig d3 FA Saki d Ul3 Aging) dik Vlhioy J3, lbiwad Ul3 Aatogll Alka lha J3 lb553 


Y3 02355 AJ US Yg co 43 Na C9 yatu V9 coal X9 29 yag esa GAdih Yg.dle 29129 
ARI alis 2553 lil Call Ul 1033 14539 Bisa Judy Yg HOLD H3 Agigiy 3 028 Y9 dalan 


- Kitab Irsyadus Salik : 


all Jalurg ) (alkallg SI 83 453 ce salut 0 Sesal 2 Latih - ega ASI 9 ) Jun 
NS Mania 210039 LAI Y LN AI sela KS mon Sb22K dal Jalal 


Faslun : batal wuduh , wudu bisa batal di sebabkan keluarnya sesuatu yang keluar dari jalan 
biasanya bukan keluar yang jarang atau yang sedang beser. (1) beser keluar madzi karn lamanya 
azzbah yang biasa, memegang dzakar dgn telapak tangan, dan jari jari tangan tidak dzubur. dan 
tentang perempuan memegang farjinya masih adanya khilaf. 


2). La Ta La ab ig Mi Yo lg Go la sa La 
S1 Gawe 


(2 memegang perempuan dengan nikmat walaupun mahrom atau dengan penghalang yang 
tembus bisa merasakan kenikmatnya memegang, walaupun kuku atau gigi atau rambut yang 
dipegang atau yang memegang sama. 


Jian 2 LG gl Dll 98 Jlg Jiliiuo pg gl Suu gl lag gl gia Jandl Jasa. 


Hilang agal sebab gila atau ayan, mabok, tidur yang lelap, walaupn dalam sholat atau duduk tidak 
tetap. 


Lagp Bolelall UG A3 SSI 93 Wall “Ulaha BSI Ui begal 

Yang masyhur murtad membatalkan wudu dan ragu punya hadas setelah yakin punya wudu yang 
wajib. 

3 )e Ulas 32 Ssiol Lap X NG gi Jia Ida Saagll Jas bola Ob it lo IS J3 Rig UJI, 

(3I. punya hadas yang menghalangi syarat thoharoh dan membawa mushaf walau dgn 


penghalang atau pegangan lainya. tidak jika dengan barang-barang yang diniati membawa 
barangnya. 


JA (Ta dab Juolu bill 20 gl Loiwb soil 295 pull 
(11. beser yaitu keluarnya sesuatu terus2n atau berhenti tapi terpisahnya hanya sedikit. 
)2 (Wa sap Iisa IV Ju Was sia al Ulas, jYMak 3 Toy San Ula j3 gam any aa gd jae 


(2l. menurut gaul rojih tidak batal kecuali jika ia melogok-logok vaginanya, ilthof adalah 
memasukan jari tangan perempuan ke bibir vaginanya (dilogok-logok| 


- Kitab Asroful Masalik bab Fardlunya wudlu ala malikiyyah : 


(14 11) - Jludl Ssi 

OA Sl USAI og (1) All gl SI SI ll slisoll yul Jl yaaa Culio yo As Juc sol 15933 
SS gd Jali 989 yul 20 Lal dl Ju 9 d aislso yul Jl R05 Raung Uni yoll 20 Lal Je 9 
(2) i5leb 988. bai Ado Jual Ju Jo Jas 533 lo Ulil 8S Lady SSI 20 (3) SAI goll 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1977 ) 977 


b is lpiolisulg dAnudall ic J9 Angll Ja Sic Asioy lo daltiual gl UI 3) 0 Sg5 (4) Hall 
bia 80 Jl SS gl Sotn0 Cal Jgutoll 99 elly L.58) Su Ad lo Lead 0.21 Yg 0,1 ll 
Se aa Un aa aacal os 

ale Li pilla Wlolg LAS s5 clay UadAI Rawog Jus 8 go JS SI S9 B0 ol spug Ulosu Jitiung 
IlNb9 Ilgasdlg Towidl dil589 » All syJlg yul Jl mar cxndlg (5) da3 lo slel Yui 03 sgeuall 
Lol Laos dis 9 Dag sil A53 Li 109 Arm Elisa dor d9 milad yel Jail (6) masi 


(1 alel y3 una ali (2) CAM all 31 co di Aa S3 lo eyes Yab Gol 3 
Nol Nu Aula SAI, gal Jua Ly Junll dc 98 #Xlgall (3) cabol lal 48 Gala ya (4) 
laga ol s3 Aug 43 Full 0853 33 Sal NI dls WII Lai dll Ld can NS Cus Hole lol 
Inka Bilal! adl ing Is Igiol call Leal Le) oles J33 93 slall cag dl dllKo 99 sa (5) Us 
ale K9 Ag29 JB day Ja 0 | s1 Ml Sl og A98 54 Lopuwolg Gal soll dl Aurel 9 AD 9 
sa SN 6 Jalla sia alas ea mal Jd ss sa ai JUS Sasa JUS ul as 
Jom « Ulu dio IS Ii 9,20 


- Kitab Irsyadus Salik : 


Malas" OLSINO 1.29-53I1 32338 (Jo3 
“BAL Ol SN 503 “() BSI gl AS js dll obital yul Jl yak Culia G0 Sail Ju cos 52925, 
SS ld Jai 939 ul 20 cl Jne dolan Ul ll 205 Tung Cat yoll 20 cal Je 
(2. ola 3 Iis Hills Jill Jp J lo sal 33 alba oem ad Gal Aa 3 ) ENI sall3 
bis Gislisaly raman dc J3 AS Jt Sie ati G5 @Slutal gl GS 85 4 Sg (4) SSS 
550 Id SSK 3 S5A0 Cus Jawutall 43 SKI 43-88 Suck Al lo las SI 05120 Yg cs ll 
irma Lang SSI Laga 6S) AI lo 2 98 lagIESI JB Gasal Jl #itag og Ol yA bi 
ba Lali ma ear GUSI aawog sekadl Hiu JS 3 jas B5 ob 5319 class Silika Ilisita d5, 
Ilgaalg Amil dilua63 .Al 3S yul Jl AS ESll5 (5) Tu lo SET Gu GS Laga le Cas j5 
Ang SALA 4 sil L353 Hui G0 Hail dlu ARE 933 call sie) IKAT (6) KASI SIS 
SM Ol SM so Jgay Ajal 0,55 lo Lacg Ya ang s9 Ika (1)- clding lol gl3, 

(2) ss Jl lol 93 Uma saudi Bol 43 USS All 

(8) Sal 58 Aula SAJI9 seal Ju cu Junill xc ya BNI sll. 

Alesso lola adal 33an Sol NI da lag Ali il Le D8 cl lab la 
“Sol 

6 Sasa Inka 6d! adl in Is Igiol call Lesi L) cdles 33 98 sll cap dlbo 9 Kl 
cdi dasi aule L159 Ag229 JB dry Iu 08 Kou Jl Sl og Sw98 4 Lgpuolg Gil yoll ol Aurel 9 

seng EN uiisu Ao 8 59 AMI Jus « Ih dy Ody Juuc Ai Agn9 Jus. 

(6) gl obat M0 SSI 3920 yaa ol NI, 


syg y28l9 (Jo8) 

- sbnolE Gal Jalal Sal! ulu (1) Galkallg PL N SSI S3 KE Kalam yo dung 2,3 daki, 
al log J3 dal sluill yuolg (2) S3 353 il yol ywo 403 ad LdNI3 SSI ublu SSI Gang 
elae| 3l waiSu Jisll Jls 559 Asa segala md) Dt al wa gl Lala 3 BSI asia N Ji ea Go 
»g Sal 99 ullg Jl HJ oggtaodly satin 532 ld gl Dual 98 93 Jilikuo ag) 3 Su 
Y 43 gl Jily Ig Aslam Jas9 Olga Jb yiiy lo IS Jas Rias GSSJIG (3) Logo ball 53 
Isa Jus Juolu gbi R0 gl Joiwb sesidl 2955 Uulull (1)—. las 308 dniol Yo. 

(2) WS Sati um ld Ball Jan Ul SUN wall Olg J9 mba Ul NI LA mac el, 

(3) 59 wall Sic Sg gol 989 Jisle su0y Coy sos ac ola SI Al IS I5a9 0gb) 290 cs 
Bd oleball 929 asa WINE dai Lg 14 133 Jl yi yE sngiag pelat Y AB yag gol aU dB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1973 ) 978 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ASloll ule loo R3 Id cell JS BLelall Litasio ald Lo JudYI ole sung. 
MUJAWWIB : Mas Hamzah, Mbah Godek, Opic Syahreza, Asa LA DA 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/984669708222504 
www.fb.com/notes/984995464856595 


4397. HUKUM BERWUDHU DENGAN SALJU 


PERTANYAAN : 
2 Mas Fadil 


Mohon maaf, mau tanya bagaimana cara berwudlu dengan salju ya? tolong juga rujukannya, 


maturnuwun. 


JAWABAN : 


2 Anake Garwane Pake 


Lihat Fathul gorib dan Al Bajuri juz 1 hal 48-49 : 


A38 oaty J9 IlusiAl 4 ol jodi (Juug J3)” SU dab Jl... anal Raon Jt Wo wu dll n3 
UbpS 8 yo lali yuo SES) 8 slall S3 yo X Ag wb La Jt ISS 6S Sgig slo 59 bim Jl sub 
Yu wow 9 WX Kalo es 


Padat diusapkan saat membasuh wajah dan basuhan-basuhan lainnya ya tidak sah, harus air 
mengalir ke bagian yang dibasuh, Andaikan saja sedikitpun tidak ada yang mencair ya gak bisa 
buat wudlu, mafhumnya musti tayammum 


elo Hp sus adl Joy bro y3 Ailaci ale All ayo PN 4 uno 16 mel s3 JB Lo HI « 
2 UX $ saya Jgll Gia YS UI « Rauall Jguany 0 ja yul JS all sAK 93 nia US y 
IS 50 4S Aug K5 lo Raw0g « Juga yaadg « game 1d « Asubou lol S5 Ul Jusll « 


Penggaris bawahan pendapat Imam Auza'i ini perlu diperhatikan 

Tarjamah : Memutlakkan apa yang dikatakan Al Auza'i adalah tidak benar, sebab menggesekkan 
es pada anggota wudlu adalah mengusap yang sampai kepada anggota dg seluruh air. Apabila 
yang harus dilakukan pada anggota tersebut adalah mengusap seperti kepala maka mencukupi 
dengan dilakukannya usapan. Namun bila yang harus dilakukan adalah basuhan maka belum 
mencukupi, karena kriteria membasuh adalah air mengalir dengan wataknya, sedangkan ini 
adalah mengusap bukan membasuh, dan mengusap anggota yang wajib dibasuh tidaklah 
mencukupi. Wallaahu a'lam bis shawaab. 


» Mas Hamzah 


Wudhu pakai salju harus mencair dulu saljunya, kalo tidak mencair dan dipakai wudhu maka 
hanya mencukupi yang usapan saja, yang basuhan belum mencukupi. Sedangkan menurut al 
auza'i walaupun tidak mencair sudah bisa mencukupi untuk wudhu, caranya salju digosok- 
gosokkan ke anggota wudhu. 

- kitab al hawy kabir (1/41) : 


S9 bu islebll 5l93 ade Jdlla «ai elo gl om elo ul ud ai gl dy gl : Vg8 lol : Jung 
Aj 2053 slo US Wk9 " usil yo GI ebi Sd allo HJ celos s0 7gb aki : JB Ml dad Al Aic 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1979 ) 979 


JB dsulg dig Jd slab sLaci 4 el sala ll As Il lo « Jala Ul cas elo yLo 

Jus Lo y3Y Mac ale Bl os yo 53 4 an ae sel gi JB lo Hiblg «au! cl j3NI 
ana Mala Ne en JS OB «elall IG sell ll 
8 dlu Kay lo Raung « Jung Gaul « Two ISd9 « Asuboy elo Sy Ul Jul ss UN! 524 al Jual 
bubble 05155 yi laale Ola Soy Ad lale UGM LAS ae osol 93 US gb « S520 « 
JS LAS Nasi AN SUN esa MeLAS II le el dual Jo Asi S3: sal 
2). 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/993202680702540/ 
www.fb.com/notes/997107223645419 


MANDI 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang mandi. 


2708. Tuntunan Shalat : Bab III Mandi 
Bab III Mandi Wajib (Bersuci dari Hadas Besar) 


Mandi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini bukan mandi rutin yang biasa kita lakukan untuk 
membersihkan atau menyegarkan tubuh. Yang dimaksud di sini adalah mandi untuk 
menghilangkan hadas besar. Mandi dari hadas besar dilakukan dengan cara membasuh seluruh 
tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan disertai niat menghilangkan hadas besar. 


Dasar dari kewajiban mandi, di antaranya firman Allah: 
2 34 2. - - LG 838 3 3. 3 0. 2 2 nh 03 . 9 Ion Ie. 9 Bg 
Ijah (Jaman Sole UI Latar Uy Op gi Le yadai (am SIK ily Ul Iypi3 U Igiat adl pal 


Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan salat di masjid dalam 
keadaan mabuk, sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula kalian 
memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekadar melintas tanpa maksud berdiam di 
dalamnya, sampai kalian mandi” (AS an-Nisa' (4J: 43). 

Juga firman Allah: 


Artinya: “dan jika kalian junub maka mandilah.” (AS al-Maidah (SJ: 6) 
Rasulullah saw bersabda: 


PN ne an 


ba ma LSN 


Artinya: “Tidak akan diterima shalat orang yang hadats sampai ia wudhu.” (HR: Bukhari dari Abu 
Hurairah) 


Hadas Besar 


Orang yang sedang hadas besar diwajibkan mandi apabila hendak melakukan sesuatu yang 
disyaratkan suci, semisal shalat, thawaf, membaca al-Gur'an dan lain sebagainya. Seseorang bisa 
menyandang hadas besar apabila: 

1. Bersetubuh (hubungan seksual). Yang dimaksud bersetubuh adalah masuknya (penetrasi) 
dzakar ke dalam vagina. 

2. Keluar mani (sperma), baik disebabkan mimpi basah, masturbasi atau lainnya, disertai rasa 
nikmat atau tidak. Mani adalah cairan kental putih yang keluar dari kemaluan ketika mengalami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1980 ) 980 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ejakulasi. Pada biasanya, keluar mani ditandai dengan muncrat, rasa nikmat dan berbau anyir. 
Adapun cairan agak pekat yang keluar sebelum ejakulasi, tidak termasuk mani namun disebut 
madzi yang dalam ilmu kedokteran diistilahkan emisi. 

3. Haid (menstruasi) 

4. Nifas.|(1J 

5. Melahirkan.I2) 

6. Selain hadas, yang menyebabkan wajib mandi adalah mati. Orang muslim yang mati harus 
dimandikan kecuali orang yang mati syahid.(3| 


Syarat-syarat Mandi 


Syarat-syarat sahnya mandi sama dengan syarat-syarat wudhu yang telah disebutkan dalam bab 
wudhu. Orang yang tidak memenuhi syarat tersebut, mandinya tidak sah, kecuali: 1) perempuan 
yang sedang haid atau nifas, sah melakukan mandi sunnat karena hendak melakukan ihram: 2) 
perempuan kafir kitabi dan perempuan gila, sah mandi agar halal disetubuhi oleh suaminya yang 
muslim. Termasuk syarat mandi adalah menghilangkan najis yang melekat pada tubuh terlebih 
dahulu. 


Fardhu-fardhu Mandi 


Rukun atau fardhu mandi ada dua: 
Up Niat, yaitu bermaksud menghilangkan hadas besar di awal membasuh anggota tubuh. 
Adapun lafal niat sebagai berikut: 


IA 1 Ps si e ud eng 


Artinya: “Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah”. 
2. Meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat menghalangi 
sampainya air pada kulit semisal kotoran yang ada di bawah kuku, atau cat. 


Sunnat-sunnat Mandi 


Hal-hal yang sunnat dilakukan dalam mandi adalah: 

1. Membaca Basmalah. 

2. Berwudhu sebelum mandi. 

3. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. 

4. Membaca dua kalimat syahadat. 

5. Membasuh kotoran yang menempel pada tubuh dengan menggosokkan kedua tangan sebatas 
kemampuan (jangkauan). 

6. Menghadap ke arah Kiblat, apabila tidak mandi dengan telanjang. 

8. Membasuh sampai dua dan tiga kali. 

9. Meletakkan tempat air yang besar di sebelah kanan dan yang kecil di sebelah kiri. 
10. Berada di tempat yang kira-kira bisa terhindar dari percikan air. 

11. Tidak meminta bantuan orang lain kecuali ada udzur. 

12. Membasuh dari bagian atas dan mendahulukan anggota yang kanan. 

13. Tidak menghilangkan anggota tubuh semisal kuku, dan rambut. 


Makruhnya Mandi 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1981 | 


Makruhnya mandi sama dengan makruhnya wudhu, seperti berlebihan menggunakan air dan 
melebihi basuhan tiga kali. 


Larangan Bagi Penyandang Hadas Besar (Junub) 


Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang hadas besar (junub) adalah: 

1. Melakukan shalat dan yang searti dengan shalat, seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. 

2. Melakukan thawaf (mengelilingi Ka'bah). 

3. Menyentuh Mushaf (al-@ur'an). 

4. Membaca al-Guran, walaupun hanya sebagian ayat, termasuk Basmalah. Hukum haram ini 
terjadi jika ia memang bermaksud membaca al-Gur'an. Jika tidak bermaksud membaca al-Gur'an, 
seperti ingin barakah misalnya, maka diperbolehkan.|4| 

5. Membawa mushaf. 

6. Diam di dalam masjid. Kalau hanya lewat sebentar maka tidak haram, asalkan tidak mondar- 
mandir di dalam waktu yang lama. 


Enam larangan di atas berlaku umum (untuk laki-laki dan perempuan yang hadas besar). Dan, 
untuk perempuan yang sedang haid atau nifas, ada beberapa larangan tambahan sebagai berikut: 
1. Berpuasa, baik puasa sunnat ataupun wajib. 

2. Melintasi masjid jika khawatir mengotori masjid dengan menetesnya darah haid. 

3. Bersuci dari hadas (seperti melakukan wudhu dan mandi), atau bersuci untuk melakukan 
ibadah semisal mandi shalat Jum'at. 

4. Dicerai. Haramnya cerai ini sasarannya adalah suami. Jadi, suami dilarang mencerai istrinya 
yang sedang haid. Sebab, hal itu dapat menyengsarakan pihak istri dengan bertambahnya 
masa iddah. 

5. Melakukan hubungan seksual (atau bersenang-senang) di bagian tubuh antara pusar dan lutut 
tanpa adanya penghalang. 

6. Hukum Memotong Kuku/Rambut Saat Hadas Besar 


Imam al-Ghazali berpendapat bahwa, orang yang menyandang hadas besar hendaknya (sunnat) 
tidak memotong kuku, rambut dan mengeluarkan darah. Adapun mandinya tetap dihukumi sah 
dan wajib membasuh tempat terpotongnya kuku atau rambut. Mengenai kuku atau rambut yang 
sudah lepas tidak wajib membasuhnya, bahkan Imam Syabramallisi (mengutip pendapat Ibn 
Hajar) berpendapat, bagian tubuh yang terlepas pada saat hadas, tidak bisa hilang sifat 
janabatnya. Jadi umpama dibasuh, tidak ada gunanya.I5| 


Dari buku : Shalat itu Indah dan Mudah (Buku Tuntunan Shalat) 
Diterbitkan oleh Pustaka SIDOGIRI 

Pondok Pesantren Sidogiri. Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 
PO. Box 22 Pasuruan 67101. Telp. 0343 420444 Fax. 0343 428751 


FOOTNOTE 

(11 Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah malahirkan. Dihitung sejak keluarnya anak, walaupun 
platesentanya belum keluar dan tidak mengeluarkan darah sama sekali. 

(21 Termasuk melahirkan, keguguran (janin masih berupa segumpal daging). Namun, umpama setelah lahirnya bayi 
langsung mengalami pendaharan nifas maka tidak boleh langsung bersuci, karena tidak memenuhi syarat dalam bersuci 
yang diharuskan sepi dari mani', penghlmang kesucian. Lihat Hasyiyat asy-Syargawi ala Tuhfat ath-Thullab juz | hlm.79 

(3| Mati syahid adalah mati di medan tempur akibat berperang dengan orang kafir. Tidak usah dimandikan karena darahnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1982 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. 
(4| Lihat Hasyiyat asy-Syargawi juz 1 hlm.82. 
(5) Lihat Hasyiyat Abi adh-Dhiya' juz 1 hlm.218. 


3352. HIKMAH DI WAJIBKANNYA MANDI SETELAH 


KELUAR MANI 
PERTANYAAN : 


2 Dhen Leader Purbaya 

Assalamu'alakum wr.wb. pengen tahu, kenapa ketika kita keluar mani di wajibkan mandi? kalau 
keluar madi / wadi kan tidak, cukup dibersihkan saja, apakah karena mani itu suci atau gimana / 
ada ceritanya? terima kasih para ustadz dan ustadzah 


JAWABAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 

Wa'alaikum salam. alasan kenapa keluarnya mani mewajibkan mandi, karena terdapat perintah 
dari Allah, jadi hal ini merupakan bentuk ta'abbudi menjalankan perintah Allah dalam surat al- 
maidah ayat 6 : 


9504 lis AiS Ul9 


Jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. 

Sebagian pakar tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud bersuci ( Iskb& | adalah dengan 
mandi. Adapun hikmah tentang diwajibkannya mandi ketika keluar mani : karena keluarnya mani 
membuat badan lemas, dan mandi bisa memberikan semangat kembali dan memperlancar 
peredaran darah atau untuk me-refresh kondisi tubuh yang lemas. 


Referensi : 
- Syarh al-yagut an-nafis hal. 85 darul minhaj : 


Jul ag.dsu ld ud (Ng ab WS IS B9) olles Upi  iall a95 : sol 

290 999 — S9) aa dalh ls 0 yang « pall) 900 ad sudi & 54 388 — los Uoll Jloiul gg 
Jul) 

yinol elo! Solo « dagu « ulos dis A34 you H3 lo : Sio «Sy all 9 SA kui Ill yo 2303 
sioll Ie ssl Role SE Jual yus90 ag « 29Adll Ulat 089 « Gal Nic 2,33 

al ubssg bull yo Lai Mudo Jallg « sam Geby Dy : Jul Hy ia 293 Ul 8d S9 


2 Abdullah Afif 
Nambah ta'bir yang berkaitan mengapa wajib mandi karena keluar air mani : 
1. dari kitab Hasyiyah Bujairimi “Alal Igna' juz II halaman 305: 


sal lal GaSI Sasa & : IgB3 Alus gile all al gal adl Ielts p3gall sale Cp dls GI): S953 
all al all Jaa TER ATAEA lada bslalls Jadl 53 4 Job J3 Abal 5 Jae pe “al 
Rol IS nang p02t9 B9 e 9d Libhw JgSi9 HAL yo wL3 JSI lal Jl ae si Jl: alug die 


al HS v0 kail za al IKA dual obe3 le le dl KAA Hah UK Jun Lo Wall JS GL 
daa L Casio Al Ig) Suall G0 (SI dio Lina) 


2. dari kitab al Mizan al Kubro juz II halaman 187: 


usu AI 48 bilellg 99 dil R0 wuall 2955 yo Jus UadI punsi K9 Ab Kali UB 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1983 ) 983 


Sawi sil dll yo A8 lal 98 loilg JH 9D Kaul Mn953 48 yo Eladb gl ang 1 Ld asasi Ul Ul JB 
wa R03 H3 


Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/801835466505930/ 
www.fb.com/notes/807756015913875 


F0089. KAJIAN FIAIH WANITA : MANDI WAJIB 
Oleh Mbah Jenggot 

KAJIAN FI@H WANITA BAGIAN 17 : BAB MANDI 

HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI 


Perkara yang menyebabkan kewajiban mandi itu sebanyak ada enam perkara, dua perkara 
berlaku bagi kaum wanita dan berlaku pula bagi kaum lelaki, ialah sebagai berikut: 

1. Mandi jenabat, sebab bersetubuh, walaupun tidak keluar mani, atau keluar mani, walaupun 
tidak bersetubuh. 

2. Kewajiban mandi disebabkan meninggal dunia, kecuali mati syahid, yaitu mati di medan 
pertempuran berperang melawan kafir harbi, dan mati karena uzur. Seperti mati terbakar dan 
sejenisnya. 

Dan yang tiga perkara berlaku hanya untuk kaum wanita yaitu sebagai berikut: 

3. Sebab mengeluarkan darah haid 

4. Sebab mengeluarkan darah nifas 

5. Sebab melahirkan anak, meskipun masih berupa segumpal darah, atau segumpal daging, yakni 
belum membentuk rupa manusia (Fathul @aribul Mujib : hal. 6, Husnul Mathalib : 67 dan 
Kasyifatus Saja: 24). 


Beberapa-Masalah Penting 


1. Apabila ada seorang wanita selesai bersetubuh dengan suaminya. Setelah mandi, ia keluar dari 
kemaluannya berupa mani suaminya. Apakah wajib mengulang mandinya atau tidak? 
Jawabannya: Apabila wanita itu ketika disetubuhi suaminya dalam keadaan syahwat, maka ia 
diwajibkan untuk mandi lagi, kareana mani yang keluar adalah campuran antara air maninya 
sendiri dengan mani suaminya. Akan tetapi apabila wanita itu ketika disetubuhi tidak bersyahwat, 
misalnya sedang tidur nyenyak, maka ia tidak diwajibkan mandi lagi, karena yang keluar itu hanya 
murni maninya suami (Kasyifatus Saja: 22). 


2. Apabila seorang wanita di dalam mengeluarkan darah haid terputus-putus. Apakah ia 
diwajibkan mandi haid? Jawabannya: Apabila dalam mengeluarkan darah belum mencapai cukup 
24 jam, maka ia belum diwajibkan mandi. Dan apabila ia mengeluarkan darah sudah cukup 24 
jam, maka sewaktu-waktu darahnya berhenti, ia sudah dihukumi suci dari haid, yakni sudah 
diwajibkan mandi, shalat, puasa serta sudah halal disetubuhi suaminya. Kemudian kalau ternyata 
darah- nya keluar lagi, maka kenyataan mandi, shalat dan puasanya tidak sah, karena sebenarnya 
ia masih didalamnya masa haid. Oleh karena itu nantinya ia diwajibkan menggadla puasa yang 
dikerjakan didalam berhentinya itu. Ia tidak berdosa melakukan persetubuhan di dalam masa 
berhentinya itu, walaupun sejatinya masih di dalam masa haid, karena hanya melihat pada 
dhahirnya saja. Seterusnya, sewaktu-waktu darahnya berhenti lagi, maka ia dihukumi suci lagi. 
Jadi diwajibkan macam-macam lagi. Dan apabila darahnya kembali keluar lagi, maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(198 ) 984 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kenyataannya ia masih di dalam masa haid. Demikian seterusnya, selama belum lebih dari 15 hari 
dan 15 malam (Al-Jamal “Ala Syarhil Minhaj: 1/226). 


Fardlu-Fardlunya Mandi 


Bahwa fardlu-fardlu atau rukun-rukunnya mandi wajib atau sunah jumlahnya sebanyak tiga 

perkara ialah: 

1. Niat di dalam hati untuk menghilangkan janabat, haid, nifas atau wiladah. Dengan 
mengguyurkan air ke sebagian anggota badan, misalnya wajah atau yang lain. 

2. Meratakan air ke seluruh kulit tubuh dan rambut. Untuk wanita yang rambutnya digelung atau di 
pocong, jika tidak bisa sampai dan merata air kedalamnya, maka wajib mengurai rambutnya. 
Kemudian ketika meratakan air ke seluruh lekuk-lekuk tubuh, wanita yang mandi tidak cukup 
dengan posisi berdiri, tetapi harus duduk sekira air merata ke seluruh tubuh dan rambut. 

3. Menghilangkan najis dengan air, bila dalam tubuhnya terdapat najis yang nyata. Keterangan ini 
yang dianggap baik oleh Imam Rafi'i. Oleh karena itu tidak cukup membasuh satu kali untuk 
menghilangkan hadas dan sekaligus najis, kecuali najis hukmiyah (Ri'ayatal Himmat: 1/151- 
152). 


Syarat-Syarat Sah Wudlu dan Mandi 
Bahwa syarat-syarat sahnya wudlu dan mandi itu jumlahnya ada sembilan perkara, yaitu: 


1. Islam. Artinya mandi seseorang dianggap sah, jika ia beragama Islam (mengucapkan dua 
kalimat Syahadat dengan memenuhi syarat-syaratnya). 

2. Tamyiz. Artinya mandi seseorang dianggap sah, jika ia berakal sehat. Adapun Tamyiz yang 
dimaksud, seseorang yang dapat membedakan antara malam dengan siang, atas dengan 
bawah, arah mata ank a: barat- timur, utara-selatan dan antara suci dengan najis. 

3. Mengetahui pekerjaan yang fardlu dalam wudlu dan mandi. Yaitu fardlu wudlu ada enam 
perkara dan fardlunya mandi ada tiga perkara. 

4. Air yang digunakan untuk wudlu dan mandi harus dengan air yang. Suci dan mensucikan yang 
lain. 

5. Tidak ada sesuatu pada lahirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh 
anggota wudlu maupun mandi. 

6. Kekal niatnya sampai pada akhir sempurnanya wudlu dan mandi. 

1. Tidak ada sesuatu akibat yang dapat merubahkan sifat air sampai kulit tubuh anggota wudlu 
atau anggota mandi. 

8. Mengalir airnya hingga sampai ke seluruh ubuh anggota wudlu maupun anggota mandi. 

9. Sudah berhenti dari darah haid, nifas maupun wiladat. Wudlu dan mandi bagi orang yang kekal 
hadasnya (Daaimul Hadats), syaratnya harus ditambah lagi dua perkara yaitu: 

10. Wudlu atau mandi harus sesudah masuk waktu shalat. 

11. Dan harus segera dilaksanakan wudlu dan mandi dengan segera. 

(Minhajul Gawim: 14 dan Ri'ayatal Himmah: 1/147-148). 


4105. WAJIBKAH TAYIN DALAM NIAT MANDI ? 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum, mohon referensinya para guru guru, masalah adakah yang mewajibkan ta'yin 
dalam niat adus (mandi:ed)..... 
Wassalam ... (Cenx| 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1985 | 


Wa'alaikumussalaam.Secara garis besar mandi dibagi menjadi dua : 

1. Mandi mutlak / kebiasaan ('adah), yakni asal mandi, baik itu untuk membersihkan diri, dan 

sebagainya 

2. Mandi ibadah, baik itu mandi sunah seperti mandi jum'at, maupun wajib seperti mandi junub 
Untuk yang mandi mutlak kita tidak perlu niat, karena memang bukan untuk ibadah. Sedang untuk 
mandi ibadah kita perlu (wajib) ta'yin niat, yakni menentukan niat mandi kita, misal "aku berniat 
mandi jinabat, aku niat mandi jum'at, aku niat mandi sholat 'ied, dsb". Wallaahu A'lam | IT | 


Referensi : 
- 'anah At-Tholibin | / 74 : 


SS Kino Gaiuda MIS 9 dsn ol 909 “JG 9d pati lo M8 yul (3 Ih 1033) 9 (Juuell SI xS 8g 193) - 
ve SE JII dia bodo lol dna UJI ind d3 cmd dell All Ul yo us Ul 5) Sasll du lb 
00 28Sall ASI (aoKa 88) SSI 1063) suniutdl SI (ladasi :Alg3) -A5 95.30 A3 celuil SIB YSS a53 kail 
Ill ap LAOS ol aliy dl mail Igo 3619 - 6LAJI 95i yo ginll 383 Awi lali 
“II Hall ol ul J3 dil Al alis NI J0 va 239 lini R3) Haa 9 ll CL AOllg 
Pal duo gioy SI sad Ali SSI 03 lag al UI Lgi Y IN sial Jl lo sll cl 
Sl An ale Cilac BS Jl (all Ani gl 1098) oo ytil alisy NG Audi il Ly mal sil aya 0 N Cus, 
ale Halo Lb (Cars 233 gl 1093) masi Jutll gl 129 sio Jul dy Judll 2558 lol dy Jing 
ay daun gl ale M3 dna All 3 mang ASN oat ya SI Lema 23 Ai gl SI Jusll ya cb. 
og bo 4 oleloll Ati AS Yg dual Holelall gl SI San ye Bolelall Ay gl ISI (ic Bolelall sI 1033) 
badal 3 yallg 2x0 IE US UB nyak gl yA Ca BS) lal Sei US sule lo 46 Casa S5) 
SL Lo 4 dl Gila Jus bala sal Uas RAIN 3 lo HNS ale solgi SI s8 aula lo bae La 
A3) andal auay ad Iaosio US Ul all 93 lay pa YNA sil Y Ulu Jum 3303| 4 Slau yl 
malu oY Sis July Jugll lal ey H8 SI Aan JB ea ebi An alus (da clsl gl 
Sesat d cg Y Jul 4 sana Y lesi La) sial Lgi 193 Holi Jai gag 05 yul alis el 
sayu Bl Liolall 93 NI Jaga Y eISNI Uk Uus Segi dy Sglu alail d9 «sell also wol Ul: 
JB segadsll HolB Ag dlu Bole ato AI elig db Jual dai io Y Sl (bi Jul Y 1053) 
mail say ad ON sule ya NI Unta Imo NG Lara y84 289 JH 9 Sslowll yo Ns go youl 
2gaagll SY agus adl alisl  alinlK Ugly cal Lala Al Sale» HB Ulu yu A8 
Cmaglg samal Ggrio Yg Isl bale ya N BN yui ll ay ab cradl gag sal9 cw NO pl 
Al ea Ll ant Ad UG sad dls Y Lei3 J5 3920 98 loilg Seni Tum s9nSAI Isu DLH 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/890738837615592/ 


0010. Basuhan Hadats dan Najis 
PERTANYAAN : 
Dhimas W Asyifa 


Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Benarkah terdapat dua pendapat, yaitu pendapat 
Imam Nawawi yang menyatakan bahwa menghilangkan hadas dan najis cukup dengan 
sebasuhan, sedangkan pendapat Imam Syafii menyatakan tidak cukup. Jika iya, pendapat mana 
yang diamalkan. Terima kasih jika ada yang mau menjawab..... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1986 ) 986 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


Mumu Bsa 


Wa'alaikumussalaam.. Itu merupakan Khilafnya imam Rofi'i sama imam Nawawi mbah...di bab 
faraaidhul ghusli.. (Fathul gorib| 


Nur Hupi 
Fathul gorib bab Ghusli 


La jl AA C3) MLS Ay SI Load jalal ay ad Sid (AN) Late LAN DU Jadi Ya 33 (Jha) 


2jpn Jambang gi JP Celia jl Oa! del oya Juke Le Jl yag CP Jab gia OS) tri IN AA Lan Sh 


SAH 3 Bakery Alah ASI YG dal ALI down La dalang Jnsiki GS (ida de SIS Of Kane Ul) Walel ey 
ny Rai Kalem SS 5 at Cha Kalem SIS IS La leg cLagis Bae Akig SUS YI (Gg monyy Clalmll, 
Paus Ulas 


0045. Perbedaan Mani Madzi Wadi 
Oleh Mbah Jenggot 


Perbedaan antara mani, madzi dan wadi sebagai berikut : 
MANI 


MANI : cairan putih keluar dengan tersendat-sendat disertai syahwat serta menyebabkan 
loyo setelah keluarnya. 


Hukumnya suci dan wajib mandi. 
Ciri-ciri mani ada 3, yaitu : 


- keluar disertai syahwat (kenikmatan). 
- keluar dengan tersendat-sendat. 
- jika basah baunya mirip adonan kue dan jika kering mirip putih telur. 


Jika didapatkan salah satu dari tiga ciri di atas, maka disebut mani. Hal ini berlaku pada laki-laki 
dan perempuan. 


MADZI 


MADZI adalah cairan putih lembut dan licin keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. 
Istilah madzi untuk laki-laki, namun jika keluar dari perempuan dinamakan @UDZA. 


Hukumnya najis dan membatalkan wudhu tapi tidak wajib mandi. 
WADI 


WADI : cairan putih keruh dan kental, keluar setelah melaksanakan kencing atau ketika 
mengangkat beban berat. 


Hukumnya seperti madzi yaitu najis dan membatalkan wudhu' tapi tidak wajib mandi. 
KESIMPULAN : 


- Jika cairan keluar mengandung salah satu ciri-ciri mani, maka dihukumi mani. Namun jika 
tidak ada dan keluarnya pada mulai gejolaknya syahwat atau sesudah syahwat, maka 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1987 ) 987 


dihukumi madzi. 


- Jika ragu yang keluar mani atau madzi ???, maka boleh memilih antara menjadikannya mani 
sehingga wajib mandi, atau menjadikannya madzi sehingga hukumnya najis, tidak wajib mandi 
namun batal wudhu'nya. Paling afdholnya menggabung keduanya yaitu mandi janabah dan 
menyucikan tempat yang terkena cairan tersebut. 


- Wanita juga mengeluarkan mani dengan ciri-ciri sebagaimana di atas. Namun menurut imam 
Al-Ghozali, mani wanita hanya bercirikan keluar disertai syahwat (kenikmatan). 


116-115 p 3nndh Jelah! 3 Blood Ay 
Soda SAN, sll os BA : 
Jp deng ay Bata GAY teng die Giaa Uanlela Gl, 
Ala 3 yg Iu BE OM Ae TAI dah Kaali SAI 
JB tb Jr aa Il GE AS US Gaal el Gg 
Wa IP AS SM: 
AW yag 2 png! Gak Yg Juni Kenya (SN 
Ola Ay ad gl Oliaiis Jd Laga Sa gl SAN 
BU 0g SUS 3 Je Jin TAN US be jadiy Yg SAN ada Sale SA ISI Jamil CL NN AN: 
1. dygta TAS A0ny2 SI 
2. Ola der Si Gaul 
3. am Pl HL Lilo US Tila 0 lai ii oem RSS Ul, OS ISI Le JI 
HUI Jar (de lela SI) oi deng pi Kabag jl Lagi MS Ga LNG ya adl 
dal agan lo JELAS : 
pa IL mang tergp Hoo BAL all Sm, 
Gita lada laoneis Oly Jumdll dale Koomuah Lita Alan edi OLI pete SASIL Led Goa Al sa CE Ja Ola Ih 2 alan 
din dalil La Juanda Juntiad Lagi cat Ol Jas) ata telat La Jab Ly ing 
0521. MIMPI JIMA TAPI TIDAK MENGELUARKAN MANI 
PERTANYAAN : 
Fahmi Junaedi 
Kalo mimpi jima tapi enggak keluar air mani wajib adus kah? 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1988 ) 988 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tidak wajib mandi. Lihat keterangannya di kitab “Syarah Kaasyifatus Sajaa”, halaman 23 : wa laa 
yajibu al-ghuslu bi al-ikhtilaami illaa an anzala. 

0526. THOHAROH : BERSUCI DENGAN AIR YANG 
DIREBUS 

PERTANYAAN : 

Afam Abdullah 


Assalamu'alaikum, bagaimana hukumnya mandi wajib dengan air yang sudah drebus, matur 
suwun 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa'alaikum salam.boleh., yang makruh adalah air yang dipanaskan dengan matahari (dijemur) 
sedang yang direbus ga makruh.ini ta bir dari Aulyuby : 


dl ON Opa guadata eU) 3 JAS ae Jai VOL goal Ay Dadi 3 email Aiter La CSI ( yaeda 43) 
SNE 6 goni Juaouad 4 pall maid 4 Ale Jani OT Sapi Lgi youan Oddl SBY ISI cell jlat Ragay die Jami Uas 
US Raga JI las C0 S4 BC JUL pal 

Alif Jum'an Azend 


Boleh, tapi bila masih terlalu panas hukumnya makruh karena bisa membahayakan, sebagaimana 
bila terlalu dingin... 


Masaji Antoro 


Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah memilih tidak makruhnya memakai air yang dihangatkan 
memakai nyala api karena tidak terdapatnya dalil nash yang melarangnya, namun makruh 
memakai air yang terlalu dingin dan terlalu hangat. Imam Mujahid memakruhkannya 


Abalka Kalem j) JUL eta Le dal S pas S3 ya lay 
| Nihaayah almuhtaaj 1/71 |. 
ABU Opal! 2 UN 0S dil Aa ye Sy 
| Hilyah al-Ulamaa 1/59 |. 
14 - usb 5 baya Sal) an 2 is asi ra Ist KN Ku MAPAN 3 Lala, AAN K3 4 
23) man Je fp alas ta Oa os Ia: Tata Set. 
| al-Mausuu'ah alFighiyyah 39/364 |. 
0542. HUKUM ORANG JUNUB MELEWATI DAERAH 
SEKITAR MASJID 
PERTANYAAN : 
Saiful Uciha 


Mau tanya. kalau orang yang sedang junub apa boleh lewat di daerah sekitar masjid ? Dan 
hukumnya apa? 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1989 ) 989 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Menurut kalangan Syafi'iyyah, Hanabilah dan sebagian pendapat dikalangan Malikiyyah 
membolehkan lewatnya orang junub dimasjid, sedang menurut kalangan Hanafiyyah dan 
pendapat yang dibuat pegangan dikalangan Malikiyyah melarangnya. 


0. -9 9 9 Pa "3 @ -0 4 Oe Se 0 0. 3G 9 2... 4 d 0-9 3 4 29 0 20 R30 

18 — Ip HJ skattaU Ca) yan RSU Uang Aliinlly RAL jon «dah SN Aom Jp33 imi Ss pg 
Aa g 2. ee” - a00 Ta -90 -09 3 Pata La Ig 10 0 nun Gn 93 - 8 Pi 2. Pad 

lal By yan (Ly Sy ee Ya LSIUII la0 Kamil yag Tail aing 1 (Lp Jam GL Le Yg ho: Is 
43. 


Gp 77 IL SAS Katy TL IL FA Gakny 79 - TB 1 JA aing 131 AI. 


Haram bagi orang Junub masuk dan berdiam diri dalam masjid, Kalangan Syafi'iyyah, Hanabilah 
dan sebagian dari kalangan Malikiyyah membolehkan sekedar melewati masjid berdasarkan 
pengecualian yang termaktub dalam firman Allah Ta'aala “ (jangan pula hampiri masjid) sedang 
kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.(@S. 4:43). 
Sedang menurut Kalangan Hanafiyyah dan pendapat yang dibuat pedoman dikalangan Malikiyyah 
melarangnya kecuali dengan bertayammum. (al-Ikhtiyaar 1/13, Minhaj al-Jalil 1/78-79, Mughni al- 

Muhtaaj 1/71 dan Muntahaa al-Iraadaat 1/77). Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah XVI/54. 
J3 Cdnmaadl yA Lgelaly cake pad ad yo AI al demam DKM papat (Ty 0S Kenim Teane KULI, Renda AS, 
43 IPA Jawa SAE Le Yg OJ yL gadai Ca USU el, HI Ip, VP 3 Oya (Io al 
Menurut Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah keharaman bagi orang Junub dan semacamnya 
(haid dan nifas) sebatas berdiam diri dan mondar-mandir dalam masjid dengan tanpa adanya 
kepentingan, mereka membolehkan bagi orang junub melewati masjid meskipun tanpa adanya 
kepentingan berdasarkan firman Allah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, 
sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan 
pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga 

kamu mandi”. (AS. 4: 43). TAI Figh al-Islaam 11416 |. 

ya aa taka Yasa rae SN. Ank Ady Rona domana gp RI dea Lala 33 


0-9. 0 


20 


PPN IN gg aan Tia yi Ja 
con pap AN ui Kan gp Kemang ja Gg» 

Deal US) Jasa oya2 BILA 3 Lo AN SAI many In EV si | MN ee 2 IS Sa NAN, 
Pa ad 

Ben edan is Balasan Da daa Palu an Alor Ld 
).. 


Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah memperbolehkan lewatnya orang junub dimasjid baik ada 
kepentingan ataupun tidak, yang lebih utama dan bijaksana menghindarinya demi keluar dari 
pendapat Abu Hanifah yang melarangnya kecuali bila memang ada keperluan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1990 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah juga membolehkan lewatnya wanita haid dimasjid saat tidak 
dikhawatirkan mengotorinya bila tidak maka lewatnya juga diharamkan. 


Kebolehan lewatnya orang junub dimasjid senada dengan pendapat kalangan sahabat, 
diantaranya Abdullah Bin Mas'ud, Ibn Abbas, Sa'id Bin Musayyib, Hasan al-Bashri, Sa'id Bin 
Jubair, Amr Bin Diinar Muhammad Bin Salmah dengan berpatokan pada firman Allah “(jangan 
pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga 
kamu mandi”. (AS. 4:43). 


Seperti halnya hadits dari Sahabat Jabir ra “Adalah salah seorang diantara kami melewati masjid 
dalam keadaan junub diperbolehkan” (HR. Sa'id Bin manshur) Kisyaaf al-Ginaa' 1/148. | Al- 
Mausuu'ah al-Fighiyyah XIV/64 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0552. MANDI BESAR DENGAN MENYELAM, APAKAH BISA 
MENGGANTIKAN WUDHU ? 

PERTANYAAN : 

Rahmathew Belami 

Aku punya 2 persoalan yang aku bingung : 

1. Apkah mandi besar sudah menggantkan wudhu,. 


2. Apabila kita mnyelam ke dalam air yang lebih dari 2 kulah sambil niat wudu, apakah sudah sah 
wudhunya ? Mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Syaratnya saat mandi besar g boleh melakukan hal yang membatalkan wudhu,seperti kencing, 
menyentuh kemaluan dll. ibarot : 


ANA SESI ya R50 35 1 —ao Le HI IN gal 
uf Uas ASI jalal PAN ag Ulg R FAN ( kaga aa et Jala ata Kentang da UI) 
AN ag dam au en Aa Is Gada we sange Darat asa 
Ketika seseorang memiliki hadast besar dan hadast kecil maka mandi besar dianggap cukup 
untuk menghilangkan kedua hadast (besar-kecil). 
Mukhlis Barokah 
(AI Sale, 


Mandi besar sudah menggantikan wudhu asal dalam madi besar tidak melakukan hal-hal yang 
membatalkan wudhu' 


sya Y elang Se AI lho ML yang OS Aeile JB: soal 33 Junk P yis ea A3 SU dg da Ud oya Jual ISI 
ob al dy ana Ai JL Juki mg elo jl Ul d JB Jen JB Al Lapis AI ab) PS or Geun Jedllana 
Sya OY Lens (mati, MABI 2) Lab Je Gel BUSI Bl As Oli Jamil CA Joel 5 og Ol slah Ht € YA 
HS J3 65 yel Aini Ab ol die LSI AI De jprly ASI AS 3 JIVI Jebad SAB Gala ya PSN UU 


Masaji Antoro 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1991 | 


Nyumbang rembag kagem No Kalih. 


2. SAH karena tartib dapat dihasilkan dalam masa yang amat sekejap kecuali menurut Imam Rofi'i 
yang mensyaratkan adanya tempo yang memungkinkan baginya menjalani tartib saat menyelam.. 


42 Aonbaal — 1G oa Oleet OI 3 TS oa ad DI Jb de oedUbI Hilel adal 

led Und Aa£ Anal Gal & an) 

API 3 KE nj pelat! 3 EKA dg so Us al jpn aU Bina Aaia Jul ola 3 jp US mail jp 

GWBYI das AI AL ni Y ino Ul ca (DUS masil dg J3) 

D3 OS j3 Gilas ea 3 Omesil ST Jail AE Jab ee 3 J3 dp) 

kon 8 HAB Hi Vla LAH ad) Gale YI ALE Ag Calo SIS Lah 3 SI GUS Ad Galih SSI Je 
2 Ilantuk S3 del A38 Of Jai 

pan PA ego Ai jd Had dp LS (PK iri ka JO) 

dialah Mb 3 ad USA ON si (eat) 

EA 3 LK) Gmbeta Ob Kail OA rela Yel JII SI leo Ja (He) Jo d3) 
Apabila seseorang yang sedang hadats kecil menyelam dalam air meskipun dalam air yang sedikit 


dengan disertai niat yang dianggap oleh syara' maka wudhunya dianggap cukup meskipun dalam 
masa menyelam tidak ada masa/tempo untuk memungkinkan baginya menjalani tartib. 


(Keterangan dalam air yang sedikit) artinya menyelam dalam air muthlak meskipun airnya sedikit, 
namun cukupnya wudhu dengan menyelam tersebut bila seseorang yang hadats niat saat sudah 
dalam keadaan menyelam dengan sempurna, bila belum maka yang terangkat hanya hadats yang 
terdapat pada wajah saja bila disertai dengan niat dan sisa air lainnya menjadi musta'mal. 


(Keterangan dengan disertai niat yang dianggap oleh syara”) seperti “niat menghilangkan hadats, 
niat wudhu atau fadhunya wudhu” 


(Keterangan maka wudhunya dianggap cukup) karena tartib dapat ia hasilkan dalam masa yang 
amat sekejap 


(Keterangan meskipun dalam masa menyelam tidak ada masa untuk memungkinkan baginya 
menjalani tartib) sedang menurut ar-Rofi'i wudhu yang semacam ini tidak dianggap cukup kecuali 
saat ia menyelam dalam tempo yang memungkinkan baginya menjalani tartib. | Paanah at- 
Thoolibiin 1/42 |. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/473677652655048/ 

0602. MAKAN DULU SEBELUM MANDI BESAR BAGI 
ORANG JUNUB 

PERTANYAAN : 

Zain Ullahms 


Assalamualaikum, mau nanya ini titipan temen bagaimana hukumnya bila seseorang junub/ 
hadats besar dia tidak buru" mandi dan disaat itu dia makan ada temennya yang bilang kalau 
makan" disaat loem mandi katanya haram hukumnya. ... Mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1992 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Orang junub yang hendak makan disunahkan wudhu. 
ade AI Io OS y Lal 05 pny C2) Mon Jah Leste yg Alta OT SPI elang dal AI Coba cai OLS emowal G3 
ai ta 2523 CAN JG BI SOE GL ot Bj ag 
Jati Alah Jd Sana) IE WAH il MS GS Edy IV Lapan detil 1) slam, AI Cik abg 
deal) 
Dalam Riwayat Bukhari dan Muslim : "adalah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bila hendak 
tidur sementara beliau junub membasuh kelaminnya dan mengambil wudhu sebagaimana 


wudhunya untuk mengerjakan shalat”. "adalah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam saat beliau 
junub dan berkehendak makan mengambil wudhu sebagaimana wudhunya untuk mengerjakan 
shalat”. 


Hikmah wudhu bagi orang junub menjalankan wudhu: 
1. Meringankan hadats yang sedang ia tanggung 
2. Kebersihan 
3. Memberi kesemangatan dalam bersegera mandi 
| Asnaa al-Mathaalib 1/68, Mughni al-Muhtaaj 1/63 |. 
Hasanul Zain 
Sedikit tambahan mudah-mudahan bermanfaat...! 


WAYUKROHU LILJUNUBIL AKLU WASSHARBU WANNAUMU WALJIMA'U GOBLA GHUSLIL 
FARJI WALWUDHU,I LIMA SYOHHA MINAL AMRIBIHI FIL JIMA' WALIL ITTIBAI 
FILBAGIYYATI ILLASSHARBU FAMUAISUN 'ALAL AKLI. 


Rujukan kitab minhajul gowim syarah shihabuddin ahmad bin majrul haytami almakkissyafi'i. 'alal 
mugoddimah al-hadromiyyah. fi figgis sadatis syafi'iyyah. 


Masaji Antoro 
Shipp Kang Hasanul Zain - Ini versi arabic dan Translate ibarah di atas : 
Laga of Lage II Y Lea oa Usa af Ka TISU OT SU ISI Kutang Liga ae ala OT Kl 0 Su) luluei JE 
JLN oa JS 3 der Jumtay DAN 0 03 
Berkata Para pengikut as-Syafi'i "Dimakruhkan bagi orang junub tidak hingga ia wudhu dan 
disunahkan bila hendak makan atau minum atau menggauli istri yang ia gauli pertama atau 


lainnya menjalankan wudhu sebagaimana wudhu saat ia hendak shalat dan juga disunahkan 
membasuh kemaluannya". | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhaddzab 11/156 J. 


AI ae Anlakin NIS) 2 yen ya AN Jak Ja & Ledela aily Kajal JSI tim 0) 


Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia membasuh 
kemaluannya dan melakukan wudhu begitu juga bagi wanita yang telah putus haid dan nifasnya. 
| Al-Mugaddimah al-Hadramiyyah 1/43 J. 


VI RRI 3 EU CUBI DAY ya PU Ce CI Je Ja (AI pal ad, JSI ima 0 S4) ) 
ST Je Gates HI 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 1993 ) 993 


Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia membasuh 
kemaluannya dan melakukan wudhu karena berdasarkan perintah agama yang shahih dalam 
masalah senggama dan mengikuti nabi dalam masalah lainnya kecuali dalam masalah minum 
yang hukumnya digiyaskan pada masalah makan, begitu juga bagi wanita yang telah putus haid 
dan nifasnya maka makruh baginya sebagaimana orang junub bahkan baginya lebih utama. 
( Minhaj alGawim 1/95 |. Wallohu a'lam. 


0624. THOHARAH : Mengulangi Niat Saat MANDI WAJIB 
PERTANYAAN : 
Muhammad Bisri Musthofa 


Assalamualaikum, ada pertanyaan titipan : Bila mandi besar dengan cara dicicil apakah ketika 
ingin menyempurnakan mandi harus ada gosdu (tujuan) untuk meneruskannya mohon disertai 
referensinya sekian terima kasih wassalamualaikum 


JAWABAN : 
Hakam Ahmed ElChudrie 
TIDAK PERLU, karena muwaalah dalam mandi wajib hukumnya sunnah 
Sa II day ine IL SU Jaa) Sain pb OA jang Junbg Bd S3 3 
II LA AA GP US bi ia Ga Ja Ab VII DASI pad 
Wa law nawaa raf'al janabati wa ghosala ba'dhol badani tsumma naama fastaigodzo wa aroda 


ghoslal baagi lam yahtaj ila i'adatin niyyah.. (gouluhu lam yahtaj ila Fadatin niyyat) ay 
I'adamisytirothil muwalaati fih bal hiya sunnatun fagoth.. 


Artinya : Bila seseorang niat mandi JNANABAT dan membasuh sebagian anggauta tubuhnya 
kemudian tidur dan setelah ia bangun ingin membasuh sisa-sisa anggota tubuhnya yang lain 
maka tidak dibutuhkan pengulangan niat. (keterangan maka tidak dibutuhkan pengulangan niat) 
karena tidak adanya sarat muwaalah (terus-menurus) dalam mandi wajib.Hukum muwaalah dalam 
mandi wajib hanyalah sunnah. | I'anah at-Thoolibiin 1/75 |. 


0692. Keluar MANI LAGI Saat MANDI 
PERTANYAAN : 
Siti Salby Ciecute 


Assalaamu'alaikum ? Mbah ada pertanyaan titipan. Jika suami istri melakukan hubungan tengah 
mlam terus si istri adus (mandi wajib) udah mandi ada yang keluar dari anunya... Yaitu sperma. 
Pertanyaannya apa si istri wajib mandi lagi ? Dan itu spermanya siapa ? Nuhun 


JAWABAN : 
Wa'alaikumsalam 
1. Jawabannya ditafsil : 


Bila saat menjalani senggama dia juga mengeluarkan sperma maka wajib baginya mengulangi 
mandinya namun bila saat senggama dia tidak mengeluarkan sperma maka tidak wajib 
mengulangi mandinya karena sesungguhnya yang keluar dari kemaluannya adalah mani 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1994 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


suaminya. 


2. Bisa spermanya sendiri, sperma suaminya atau sperma mereka berdua yang telah bercampur 
menjadi satu 


Referensi : 
Didin Banjarmasin 
Bye Jamil Upale UD Lepry Ga Lain Pa Clusbl Fila SA AU SS Ob Lab) Uli Pj drg) Jar Galery 
SA ja Jamil Upale Lemmah Lay cmat IS La SY Cai pny Uang SU) usai 
Keterangan dari at-Tagriirat as-sadiidah di bagian ta'liig hal. 115 
Ubaid Bin Aziz Hasanan 
daan 2 ARI SS Ob sb Jek ya ena UP SSL Ang dia C3 Lela Gal IG OT an Gee Aa TIP 
cak! pia lam UI ily Lagb te Lae Lagatn dil jalal OY Jusdll dolel ale Umr) 
Keterangan dari as-Syargowi juz 1 hal 77 
Masaji Antoro 
ay yh Jamidl Boleh Upale LI Jordi Usa Lea TA llaaPU Urya GBLA abg OS ag ga kmi TPI 
Lane Bole| Y SJISG RaLS Leni D9 3 ygdi W OS jl ApiuaS Syed W SU d3 Lala 
Dikecualikan dengan maninya sendiri adalah mani orang lain, seperti : 
1. Wanita yang disenggamai duburnya kemudian ia mandi dan keluar mani suaminya (saat 
mandi) maka tidak wajib baginya mengulangi mandinya. 
2. Atau wanita tersebut digauli dikemaluannya hanya saja tidak ada gairah syahwat darinya 
(hingga memungkinkan baginya keluar sperma saat senggama) seperti wanita yang masih 
kecil 


3. Atau dia punya gairah hanya saja dia tidak menuntaskannya (tidak sampai orgasme/keluar 
mani) 


Dalam tiga cgambaran diatas kesemuanya tidak mewajibkan mengulangi mandi. | Faanah 1/70 |. 
Abal Ra) Junddl Ugale Korg on TA 5 ena y UB yg IA os 8, 03 Gs ai) demi gap! Ga AM 
JB Olg da JSI Jeli Kg Oli GTA II, oral! Alia . 
Yang dimaksud dengan sperma adalah spermanya sendiri meskipun bercampur dengan sperma 
orang lain karenanya bila seorang wanita saat mandi wajib telah mendatangi syahwatnya 
(orgasme) kemudian keluar darinya sperma (saat mandi) maka wajib baginya mandi sebab 
dugaan kuat didudukkan dalam hukum yakin (artinya diduga itu juga maninya yang keluar 
bersama mani suaminya karena dalam persenggamaan dia juga orgasme) dan bila mani tersebut 


keluar dengan berulang-ulang wajib baginya mandi meskipun keluarnya sedikit. | Hasyiyah Al- 
@olyubi 1/72 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


0983. MANDI TAUBAT 
PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


Apakah ada istilah mandi taubat dalam islam? jika ada,bagaimana tata caranya ? mohon 
pencerahan.... 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1995 | 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
MANDI TAUBAT 


» Mandi TAUBAT dalam istilah Figh diartikan mandinya sesorang setelah ia masuk Islam atau 
menjalani kefasikan. 


Menurut Imam Syafii'i dan Imam Hanafi mandi tersebut hukumnya sunah sedang Imam Maliki dan 
Imam Ahmad lebih cenderung menghukumi wajib. 


to Ye AS 

(PE RAI ) sebeki op Siang ot sadel al Jas hat pl 

kato galg 6 ALI JB drg — Ulas Ain Gam IN JAS 3 SAS el yan € Kaya ay Keputna Tagill Jamby 2 YA laa 
bogtsian al Aga DAS Jia Ja! ng ld «Ngada delay MSI sal OY — (4). 

LV AAU AR OP 4 Ayang Oekap laa Oly BUY | Y Of dolp5 JI HN) 3 ul dl aU — SA JET 2, 
ra Bole POLAYI ON) 4 din Lola Jual OS J3 (O) (ALE BSA AE ja Lagi ho pede Ol mealebi Ul 
Ans MW ULG Juli ebi. 

Jabal Ja Jaa agya gP ee OS alan Jail dala Ke2ng BUSUI eh ISP 2 pai ala egg say Mlag eka JG, 
6 Cai Wati 4 Laut Ju op Rat) 4 aa opal Um OI (UN If Jadi Hanya Loji Jl B din dong Jani | 

0) dsYL. 

HI ya SI alih yag Jumkll aonga La Lagian Jong il go loniaYI de Jaka. 

Lagi P Mae A8 US Pg € ad yaah Jamil Lagule con Lakut #3 ASI en AI Kei Jln de3. 
(RI Ga P3 Sab yag (NY HL Il Telo! ya paid CL Y 1 Aam pl JG, 
sesensesbsbssbbsbbbabebak 

YYV EN SI SI NYA TN GA OTT pal YON Ted Sid CAN ed bhi (1). 

— SMAN dorla gadi 001 0 Sl kw YA ON pelan PAR NO OA Y Gd mens (2) 
YYAY. 

TOY pp YUI N Sa ai NYV HSI E YYA  ). 

WVV EN Feel ia YO DAA old Gl ugiw CAT GI AYO PI mr 0): 

YEV EN SI ES NYA TN Gal OTT pall TO Ilbl Elk (N). 

£Y 1 sll (Y). 

| Masalah 280 | “Dan mandi Taubat adalah sunah, tidak wajib baik akibat taubat dari kekufuran 
ataupun kefasikan, pendapat ini yang dipilih oleh Syafi'i karena tidak terhitung jumlah sahabat saat 


mereka masuk islam, andaikan ada keterangan kewajiban mandi niscaya terdapat dalil Nag| 
secara masyhur dan tawatur. 


Dan dengan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW pada sahabat Mu'adz saat diutus ke 
Yaman “Ajaklah mereka pada kesaksian Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, 
bila mereka tunduk dan mentaatinya beritahukan pada mereka bahwa diwajibkan shadagah atas 
mereka dengan diambilkan dari harta-harta para aghniya' (orang-orang kaya) diberikan pada kaum 
fugaraa' mereka” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 1996 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Andaikan mandi Taubat wajib niscaya Nabi jelaskan saat itu. Dan karena islam adalah ibadah 
yang diantara syarat-syaratnya tidak mesti harus mandi seperti halnya shalat jumah. Sedang 
Imam Ahmad, Imam Maliki, Abu Tsaur dan Ibn Mundzir lebih cenderung menghukumi wajib “Bila 
seseorang masuk islam maka wajib baginya mandi baik ia kafir asli ataupun murtad, telah mandi 
sebelum islamnya ataupun belum, mengalami hal yang diwajibkan mandi saat masa kufurnya 
ataupun tidak karena saat Gais Ibn “Aashim dan Tsamaamah Bin Atsal masuk islam, nabi 
memerintahkan keduanya mandi” dst....... | Tadzakkurah al-Fugahaa 11/145-146 |. 


« Mandi TAUBAT dalam istilah riyadhah (ritual tertentu untuk mendapatkan yang dikehendaki) 
sering diartikan mandi sebagai awal bentuk penyucian lahir dan bathin seseorang untuk 
menghadap Sang Khalig. 


Selama pelaksanaan tata caranya tidak bertentangan dengan syariat mandi semacam ini boleh 
dan bahkan sunah karena Islam sangat mengedepankan kebersihan dan kerapian terlebih bila 
mandi semacam ini juga dapat menggairahkan serta membangkitkan psikogy seseorang untuk 
menjalankan suatu ibadah. Wallaahu A'lamu Bis Showab 


0984. WANITA HAID MEMANDIKAN JENAZAH 
PERTANYAAN : 
Deden Ym 


Ass.wr.wb. para yai ini ada pertanyaan ti2pan. Bolehkah yang sedang haidl memandikan 
jenazah..? Terima kasih . Wassalaamu'alaikum 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
SYAFI'IYYAH 25 BOLEH DAN TIDAK MAKRUH 

Lagale OLS CIA Jadi & WR Jei3 Dad DS Ul ISI) LA AS LSG Ol aU LAY dal SU Kadi AS, Kab Jaa 

CIA dilik Gis Y AB omb OY Lai Liat Janlidl yA) Sab 

Orang Junub dan wanita Haid boleh memandikan janazah dengan tanpa ada kemakruhan karena 
mereka berdua suci (tidak najis) maka seperti lainnya, bila mereka berdua mati cukup dimandikan 
sekali karena sudah terputusnya kewajiban mandi akibat kematian. Dan disunahkan sebaiknya 
orang yang memandikan janazah dipilih yang paling dapat dipercaya karena selainnya terkadang 


tidak dapat dipercaya dalam menjalani ketentuan sesuai yang disyariatkan. | Nihaayah al-Muhtaaj 
11/20 |. 


TMUL 0) rta op) ram Laga Sy Kal SU La Jam Uta Kesomll 338 (lalu) Lelah Flat Jln 3 GA) 

WE 4S Ol alb Lk ll Fo bi 

(| CABANG J 1. Boleh bagi Orang Junub dan wanita Haid memandikan janazah, sedang menurut 
Imam al-Hasan, Ibn Siriin dan Imam Malik menghukumi boleh tapi makruh. Alasan kami 


(syafiiyyah) karena mereka berdua suci (tidak najis). | Al-Majmuu' ala Syarah al-Muhadzdzab 
V/187 |. 


haoela Mane Yee Lilo jdy dal SL LM Iene AH il jk 


Orang Junub dan wanita Haid boleh memandikan janazah dengan tanpa ada kemakruhan karena 


www.islamuna.info 


THAHARAH (1997 ) 997 


mereka berdua suci (tidak najis) maka seperti lainnya, bila mereka berdua mati cukup dimandikan 
sekali. | Raudhah at-Thaalibiin 11/108 J. 


1258. MANDI WILADAH 

PERTANYAAN : 

Ujang Oi Ali Topan 

Apakah hukum adus/mandi wiladah (mandi setelah melahirkan) ?? 
JAWABAN : 

2 Putri Aje 


wAjib hukumnya. Termasuk HAL2 yang MEWAJIBKAN MANDI nomor 5. Melahirkan. Melahirkan 
mewajibkan mandi jika keluarnya bayi melalui jln semestinya.namun bila tidak melalui jin 
semestinya seperti melalui bedah cesar,maka tetep mewajibkan mandi,menurut pendapat yang 
ashoh(lebih kuat).sedangkan satu pendapat lain mengatakan tidak wajib. | BUJAIROMI 'alal khotib 
juz awal hal.232-233 |. 


2 Adi Tia 
Mandi karena Melahirkan hukum Nya wajib / Melahirkan mewajibkan Mandi . Ta'bir : 
OY Jk St jp Ananya SU) oa) BY pEg— Gali y— Uang — Ka yag — Aalloe (Rita ( Jesdll nya SI (ta yag 
PA tam IA Telan UY Oi Jaa | Oly Jamkli Reor ya BY OP UG Jl De jo SB) — akan ga ob) NI 
kah gt Idol IU Jill Kemah. Gali Jorga d Oly 6 Jamil Kr ya BV Gadi Ja dl Jail & oi Uya el cd 
SL mad, Upi Lay Ale AA, Arang jl lh 
(NU 00 yo. INI GEA Ll) 
2 Khodim Piss-ktb II 
205: gp Cd 2 tema le ga pend Aa 
Ad Radja aj Nakal Jadi Kn yorg yebas SAJ ola Aha pb ya Wa) II EU de MS Las Say JU 
OY eJadl Kpn) PAS dam AB) Co pai aa | Ca aah Aib pb oa AG JL sih wo, Of JEJ Lady p AL 
Aidil) JBL Gil ab ta de Bia Ab AP li ga ol dab Pa PA NY KS TIP Ale 
SAI & jigg MI Taat 2 yi Unag Jamil Un garg (AS Um SP dat Bia by Jp). (SMPN Alas) LK gadai aa. 
Pa Hb oa Gl TIA JedlI Kagngg Laba Upiaab ab ya 3 Cenlammaiy BSY IL Ab ya MJ Al Ol GA 3 yoy 
PNJU S3 SAI ok Ceshl HAN VJ ba Kg Ulah Jali La yangg Ilang (BI dy A3) KSB Lha 
Si oa BII aA Opaii! SP pak Y 23Y IN (S3 LS Alt, dai Lea IL OS ISI Lagian IS LS Jailly all TIP 
om AI Sukai 3 Jewel ya PAT La dd Il OT dag 3 Pb Bole (AA MS) op 3 S3 jati «Je 
La Lion ya BII TOY OB VI 3 4 Jandll Rr ya CAS) BY, UU Ja Hole laka YI OS OP PI 3 PI 
BY an Y Le Cl, 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/365442573478557/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(1998 | 998 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1321. Perlukah NGEDHEN Saat Mandi Wajib ? 
PERTANYAAN 
Garda Nawa 


Assalamu alaikum wr wb. Benarkah halgotu dubur (loban dubur) termasuk anggota yang wajib 
kena air, apa kalau mandi wajib harus mengeja (ngeden jawa) kalau iya, sampai batas mana 
mengejannya ? 


JAWABAN 


Benar dan harus dibasuh saat mandi wajib, sekira air telah bisa mencapai anus bagia dalam (bol- 
Java- pent.) 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 
DB (Pi jinmad Ji ala eng SAN | ms de JSI AS oya mad CS) 3 H3 BY WUSE oya Ao pkl Jaa EL 
3 bel Jual 
Waji membasuh Masrobah/anus bagian dalam (bol-java) ketika mandi jinabah karena ia tampa 
pada suatu waktu maka anus seperti halya dzohirnya badan. Masrobah adalah tempat pertemuan 


lubang pembuangan, Maka wajib baginya menekannya sedikit agar dapat tergapai oleh air. 
| Hawasy as-Syarwani 1/277 |. 


Sumber Asl Diskusi 3 www.fb.com/groups/piss.ktb/333700596652755/ 


1539. BOLEHKAN ORANG JUNUB IKUT TAHLILAN 

PERTANYAAN : 

Achmad Fikri Nashrullah 

Assalamu'alaikum. bagaimana hukumnya orang junub ikut tahlilan ? 

JAWABAN : 

2 Abdullah Afif 

Dalam Kitab al Majmu' Imam Nawawi menjelaskan : 

Lag ISS oya WUS ny pekan dala AN bo Al yang Cl IA) Anam) KS, Jaket y email jyor de O yakud! Ha 
JI Kei OA (5 yan 

AJMA'A ALMUSLIMUUNA 'ALAA JAWAAZI ATTASBIIHI  WATTAHLIILI  WATTAKBIIRI 

WATTAHMIIDI — WASHSHALAATI 'ALAA — RASUULILLAAHI — SHALLALLAAHU "ALAIHI 


WASALLAMA WA GHAIRI DZAALIKA MINAL ADZKAARI WA MAA SIWAA AL GUR'AAN| lil 
junubi wal haa 'idhi. 


Umat Muslim (para ulama) sepakat bolehnya (membaca) tasbih, tahlil, takbir, tahmid, shalawat 
atas Rasulillah shallallaahu 'alaihi wasallam dan lainnya berupa dzikir-dzikir dan selain al @uran 
bagi orang junub dan wanita haidh. 


? Masaji Antoro 
BOLEH 
ISS oya BIS ay plang Aale Al dl BI Igany de BILA, HSE) Jgamedly Temaidly Jalil jl pe (de O pala CA) 
PH md 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 1999 | 


Dan Kaum Muslimin sepakat akan dibolehkannya membaca tahlil, tasbih, takbir, shalawat pada 
Nabi Muhammd SAW dan dzikiran-dzikiran lainnya bagi orang junub dan haid. | Kasyifah as-Sajaa 
1/74 |. 


2 Mbah Jenggot 
SAI Oles) WS JI Aas OyiS OT Anak Y dala y oykeet 4 alas yaS Lap 4 OA SSI HS Lado Ag jk JS Anas 
9 oleng OT AI ha OM da3 DL dilad da Car La (Oya, AN UI yA Ul) Remall dus 3 (Oia JUS Lag Ida UI au 
ore 3 Sardi JB ahad VI UT OS Y SY an0L JNSYI pal AA Gg! tele Ai LS IG GBI Ol po bal Ha 
ke SENI 9 SAI y OT Anak al OLI Akad SS IS del La Je dj Ud Aa la (Alan S3) 
Tanbih): Dihalalkan bagi orang yang mempunyai hadats besar untuk membaca dzikir al guran dan 


yang lainnya, seperti mauidzah, cerita dan hukum yang ada didalam al guran, dengan tidak 
memaksud al gur'an, seperti perkataanya ketika naik kendaraan, 


(Ce ia SUS Leg Ida US pe SAI Ole) 
dan ketika mendapat musibah dia mengucapkan : 
Ore dug hup, 


dan apa yang telah terbiasa pada lidahnya dengan tidak memaksud pada al guran. Namun jika 
dia memaksud al guran saja atau memaksud al gur'an beserta yang lainnya, maka diharamkan. 
Dan jika dia memutlakkannya maka tidak diharamkan, seperti yang telah diingatkan oleh Al 
Nawawi dan yang lainnya. 


(perkataan mushannif, tanbih ...), Tanbih ini menempati tempatnya perkataan mushannif, “Tempat 
keharaman membaca al @uran adalah ketika dalam pembacaan itu dengan maksud al Guran 
atau dengan maksud al @ur'an dan dzikir. Dan jika tidak memaksud dengan itu semua maka tidak 
diharamkan”. (Hasyiyah Al Bujaerami, juz 1 hal 358). Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/408417662514381/ 
1658. CIRI-CIRI KELUARNYA AIR MANI 
PERTANYAAN : 

Tukang-Sapu Piss-ktb 


Afwan Pertanyaan Titipan... Assalaamu'alaikum... Bagaimana hukumnya jika mani keluar dengan 
sendirinya ketika kita buang air kecil atau BAB apakah kita tetap diwajibkan mandi wajib ? Saya 
sering mengalami hal itu keluar cairan seperti mani jumlahnya lumayan banyak sekitar 1 sendok 
teh tapi kadang sedikit ketika buang air kencing atau BAB, padahal saya tidak sedang syahwat, itu 
terjadi begitu saja... Mohon pencerahannya... Terimakasih... 


JAWABAN : 

? Dewan Masjid Assalaam 

Ciri mani : 
1. Tadaffug (keluarnya melonjak2) 
2. Taladdzudz (keluarnya berasa nikmat) 
3. Bau tepung 


4. Seperti adonan/pasta saat basah 
5. Seperti putih telur saat kering. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2000 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Salah satu saja ciri di atas terpenuhi maka ia dihukumi mani, jika semua ciri itu tidak ditemukan 
maka bukan mani. Misal keluarnya nikmat tetapi berbentuk darah maka ia tetap dihukumi mani. 


? Masaji Antoro 

0-2 0903 0 2. -. 0209 a.-.0 - -.. Lan. Lan 33 33 3 8. 2 -. ho 90x 
Oky Uildorg cai (deng) Kamanadk (Abg) A Gil ella uya Ji JB € ebay eny Pa yag (AIA) all (Lag 
0 8-0 0-0 8. Oo. Pend Pa 0 - Gate 2 AG . 8 ba ra 0. -9. Gp gakan . ema 
daa S Oly (er yaa Ulang by) Ji gb (Uno ag) IE BMA JUS SAN pb anjay li Gan ed 
2. 20 A0. 25 90 No - 2. - 0 o Hen aa an Pan 8 Pai Ps 2 - 0 20 PN LN - Aan Sa LN BSA 9 0 
WE Wb SY Kaab H Uin 2 Ibn US LAS any SL Aya Rina yah Jkt ng din Gr Le DS 4 Ih, 
LA DB y ASI Ud WI Aan Up Jr ad Au ABG AU 0 yaa AG rm ya UI La OM 
Sa SU (Je By 2 SA Gd ea (ola 

CIRI-CIRI KELUAR AIR SPERMA 

1. Keluarnya secara muncrat berdasarkan firman Allah “Dari air yang muncrat/sperma” 

2. Keluarnya disertai rasa nikmat (walaupun mungkin tidak harus disertai muncrat saking 
sedikitnya yang keluar, dan lazimnya disertai dengan kehangan batang kemaluan serta 
memuncaknya birahi 

3. Berbau seperti adonan roti atau serbuk kurma 


Baik mani tersebut keluarnya basah atau berwarna putih kering, meskipun tidak tidak disertai 
muncrat atau kelezatan saat keluarnya seperti sisa-sisa sperma yang keluar setelah mandi besar. 
Bila ditemukan salah satu ciri diatas maka sudah cukup menghukumi keberedaan 'sperma' atas 
cairan yang dikeluarkan oleh seseorang sebab ciri diatas tidak terdapati pada cairan selain mani. 


Tidak berpengaruh pada sperma seorang pria akan kekentalan dan warna putihnya. Sperma 
Wanita dalam ciri-ciri diatas tidak menyalahi (berbeda) dengan sperma pria. Bila tidak terdapati 
ciri-ciri diatas maka tidak diwajibkan seseorang mandi besar karena cairan yang keluar dapat 
dipastikan bukanlah sperma. | Hasyiyah Syibro Malisy 11/6 J. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/409279562428191/ 

1679. BERSUCI DARI DUA HADATS ( JANABAT DAN 
HAIDL ) DENGAN SEKALI MANDI 

PERTANYAAN : 

Chilfie Azza 


Assalamu'alaikum... pertanyaan titipan... Mohon pencerahan nya poro ustadz ustadzah.. apa 
boleh jika mandi tuk mensucikan diri dari hadas haid bersamaan dngan hadas janabat ? pertama 
yang dilakukan niat hadas haid N lansung niat hadas janabhat... atas jawabannya saya sampaikan 
terima kasih banyak.... wassalamualaikum..... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Sekali mandi dengan diniati salah satunya sudah dapat mencukupi kedua 
hadatsnya (janabat dan haidnya)... 


BSE 4 Lani Deo Upland gang Wol yh jason y dallor Junk Blah Ie OS j3 


Bila pada wanita terdapat kewajiban mandi janabat dan mandi haid kemudian ia niat mandi untuk 
salah satunya maka sah mandinya dan tercapailah kedua mandinya secara keseluruhan dengan 
tanpa terdapat perbedaan pendapat ulama. | Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzdzab 1/327 |. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2001 | 


Bahkan menurut Imam an-Nawawi bila padanya terdapat najis juga sah dengan sekali basuhan 
untuk menghilangkan hadats sekaligus najisnya bila najisnya tergolong najis hukmiyyah. 


Pa Wale, Wb ya Bakery Auad ASU DG Aaley ARI dmony La Jiang Jumadil cal (ah (de SAS Of Kala A3) 

Wis lekuk Kang Anta2 Kanlomill SIS 15) La (Ana aloe SS ISI La alay eLagis Bao Unta s ASI ega 
Dan menghilangkan najis terlebih dahulu yang terdapat pada badannya, pendapat ini dikuatkan 
oleh ar-Rafi'i menurut beliau tidak cukup satu basuhan untuk menghilangkan hadats sekaligus 
najis, namun Imam an-Nawawi menguatkan pendapat yang menyatakan cukup dengan sekali 
basuhan untuk menghilangkan keduanya bila najisnya tergolong najis hukmiyyah sedang bila 


najisnya tergolong 'ainiyyah menurut kedua imam diatas tetapdiwajibkan dengan dua kali 
basuhan. | Fath al-Gariib 1/15 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/438050572884423/ 

1757. MANI YANG KELUAR SEBAB MAKSIAT, APAKAH 
MEWAJIBKAN MANDI ? 

PERTANYAAN : 

Bpk'e Naela Nafis 


Assalmu'alaikum.. mo nanya. Mani yang keluar sebab maksiat apakah mewajibkan mandi ? 
Terimksh atas jawabanya.. 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


Wa'alaikumussalaam, keluarnya mani menyebabkan mandi wajib, entah keluarnya secara maksiat 
atau tidak. 


? Masaji Antoro 

Uya KSEI Saha Call Iljila UEA eU (ng sll) lor JI Lead SI AAS HID elo Atas Jl Konga SAI, ( Jas) 
(| PASAL | Yang mewajibkan mandi ada enam perkara, yang tiga dialami oleh pria dan wanita yaitu 
bertemunya dua alat kelamin (bersetubuh), keluarnya mani (meskipun lewat mimpi), dan mati. 


Sedang yang tiga lainnya hanya dialami oleh kaum wanita yakni Haid, Nifas dan melahirkan. 
| Matan Abi Sujaa' 1/21-23 |. 


2 Ghufron Bkl 

Mengeluarkan mani mewajibkan mandi walaupun sebab ma'shiat seperti zina dan onani. 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/449267261762754 

1787. HUKUM KELUAR MANI BUKAN DARI JALAN 
BIASANYA 

PERTANYAAN : 

Baitul Ang Ais 


Kepada semua Grouf PISS-KTB di Mohon jangan menganggap me-ngetes jika ada pertanyaan 
yang agak sulit karena musyawwiri tidak akan bertanya jika sudah benar2 mengatahui. Sudah aku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2002 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menanyakan tentang wajibnya mandi besar jika kluar mani dari yang bukan jalan biasanya blum 
terjawab malahan di katakan pertanyaan yang nyelenih. kepada sesepuh mohon di pertimbangkan 
karena in forum musyawaroh bukan sebuah debatan. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Dalam kitab KASYIFATU ASSAJA Bab wajibnya adus.(khuruju almanniya) ai min syakhsi nafsihi 
alkhoriji minhu awala marrotin filyakodoti awfinnaumi mintorikihil mu'tadati mutlakon awgoirihi idza 
kana mustahkiman, ini teksnya Kasyifatussajaa : 
1549 om oya ah Cillas sladi ab ya pal Gg daa e) 8 ya Id din FILA dani gasal ya el (SM TIP) Lie W 
Taksi Oak! OS ISP NAN CE39 Jordi Calo ea 0 Ot bia AS HT Ol ah SSI pa eStana OS 
ae YI JBL lak La Y pi Cal ya mo alga Uillan HE Jd Ana CL MP LP saka VI SY Loe lose 
? Ibnu Toha 


Tidak mewajibkan adus, apabila keluarnya bukan sebab syahwad dan bukan melalui jalan yang 
biasanya, sementara mendapat ta'bir yang dari madzhab Imam Hambali : 


- Pa Sa ala 2 SA, GA CP Naaah 
AE Aa Ka ea ka AD oh CAD Gea 2 Se al Ka ge) Spa Ma $ 
Ta Sa LN 
(CSYI ot ye pl SES) 

Fokus : 
Pa aa PA pp Oh 
Sependapt dengan ta'bir kasyifatusaja dari Yai Afif dari Madzhab Syafi'il : bahwa mani yang keluar 


dari jalan yang tidak biasanya, tetap TIDAK WAJIB MANDI dengan SYARAT apabila lubang yang 
biasanya (zakar) tersebut masih berfungsi dan tidak tertutup. 


UV EL ya Pt alga Uillan LL Jill Ana LA OLI oat YI IDE Uye Tolu Tekan dl OLS ISI 
kol YI JUNI las 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/459441394078674/ 

2039. JENIS-JENIS MANDI YANG DISUNNAHKAN 
PERTANYAAN: 

Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, mau tanya jenis-jenis mandi yang disunnahkan Rasullulah beserta dalil nya. 
JAWABAN: 

2 Timur Lenk 


Wa'alaikumussalaam, ada 12 mandi sunnah : 

1. Mandi akan sholat Jum 'ah 

2. Mandi akan sholat idul fitri dan idul adalaha 

3. Mandi akan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan 
4. Mandi akan sholat istisgo' 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2003 


5. Mandi dari memandikan mayyit 
6. Mandinya orang kafir setelah ia masuk islam 
7. Mandinya orang gila setelah ia baru sembuh dari gilanya 
8. Mandi akan ihrom 
9. Mandi kerana masuk kota Makkah 
10. Mandi karena wuguf di 'Arofah 
11. Mandi karena melempar Jumroh 
12. Mandi karena Thowaf 
Lal Ja ya Jmdl 9 ian VI Jay Crab yanSSI Jang yana Junby Anadel Junk 1m pet UI gag O gina Jual 
Jd ga Jidly Ad ag SB Jd 3 0 Joprad Jamidly (LAU Jawdlla SGP O jim Jak pekat ISI BEI Jay 
(—4TO 2g jd Singa Ot Pot ea Blbual pal 1G ALA ARA G Real OLI) ANU 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
SD amdal 9 Dg SSI 9 CeliantanYI 9 (Olahan 9 CAnadel Mine pb Ana Di girl! JlenYI 4 7 kake 
Mandi-mandi yang disunahkan ada 17 : sebelum jum'at, sebelum sholat idul fitri,sholat idul adha, 
istisgo, sholat gerhana matahari, gerhana bulan 


BBI ISI dala (gakhl CSI ISI Oya!) Ceah LSI BSI cet Jak oya Jali 3 


Mandi setelah memandikan jenazah, orang kafir yang masuk islam, sembuh dari penyakit gila, 
sembuh dari penyakit ayan 


SI glak LI MUA AJ 3g Sal 3 KA Jo 3 ALI Aas Jmill ) 

Mandi ketika hendak ihrom, masuk ke makkah, hendak wukuf di Arofah, melepar 3 juroh dan 
hendak thowaf 

Wp PO) SV II JB pu 9 Ralondil oya Janidl Lain Vla Gasidl JA 4 


Mandi sunah yang lain adalah mandi sehabis berbengkam dan berendam Imam Rofii mengatakan 
bahwa kebanyakan para ulama tidak menyebut ke-2 jenis mandi ini. (Kifayatul ahyar hal 42-46 
tentang mandi sunah) 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/494703897219090/ 


2079. WAJIBKAH MANDI JIKA HASYAFAH DAN FARJI 
HANYA MENEMPEL ? 

PERTANYAAN : 

Komarudin Aje 


Assalamu'alaikum... jika zakar & farji cuma nempel (ga sampe nyelup / masuk ) apakah harus 
mandi wajib...? wassalam... 


JAWABAN : 
2 Syifa Al'hasanah 


Wa'alaikumussalaam, kalau cuma nempel saja maka tidak wajib mandi, karena salah satu yang 
mewajibkan mandi yaitu ketemunya 2 khitan, yaitu khitanya laki-laki yaitu tempat dipotongnya 
kuncup(gulfah) dan khitanya wanita yaitu tempat dipotongnya clistoris (kelentit). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2004 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketemunya 2 khitan yang mewajibkan mandi yaitu masuknya hasyafah scra seluruhnya atau kira- 
kiranya ke dalam farji yaitu bagian yang tidak wajib dibasuh saat istinja'. Dan yang di maksud 
dengan jimak adalah samarnya hasyafah yang artinya masuk secra sluruhnya atau sekira-kiranya 
dalam farji atau dubur wanita atau hewan ternak, dubur wanita atau hewan trnak, atau dubur 
orang laki-laki kecil atau besar yang sudah mati ataupun hidup. 


Kesimpulanya jika hanya menempelkan hasyafah ke farji pada bagian yang wajib dibasuh saat 
istinja, yang artinya hanya menempelkan pada bagian luar saja maka tidak wajib mandi. | hasyiyah 
bajuri 2/72-73, kifayatul akhyar 1/38 |. 


2 Awan As-Safarityy Asy-Syaikheriyy 
Ini ibarot mb Syifa Al'hasanah : 
AP bh #UYI Ia 3 menO SU gag elly Jon Jl Up SAS) Uein( BU slal Atan Jail Kenya SAI) 
Lag Sos UI Jp) S3 Lb Lor dad LAI NI pang TB Lesbeia oya Lau jl tin SU Lil Ka 
EMIS ABI pall Jp HP oya Lagalanail 9, Jp Komang Lag3E Gill sid AG USLAN ISI Ola YI dll Jas 
SE-JB Of Il- 5 BII adas JS yag Lilis aman BLN Olly RAL plat JS yag Jen Oles Grill SIA p rYu Jali 
VT ST ANA & SU al elenita YG dad CLY La yag TA Jala 3 Aiko Kau alat 
2 ya OLGA SI Laga PALA ai PBL yag gladi Lal dis pang Unila ea Upin Colaal Junilla Ida 2 2 ISI 
SPA 3 Jap S3 EL BLAN Je Val Ry san gl ba ab an Jeng as Id Ups jl Rn jl Lal Ja 3 
CAN Oom sell pny API Cl da bp Lah Jab Soleh Ayo BE SI de) oral Cal, Langdl S3 
Je mk sand pa Oi Ia deg da5 oleh Aale CE Yap Alang gama jak yA, sand! Jwakl OB ANE DU Cree Lagah 
YV MN at Yasa Ia Ol om MIS G BPN Femojl on US Ja 
2 Abdurrahman As-Syafi'i 
AN de bai Je Jamil | KASI Yang ab j3 
2 Susilo Bambang Yudhoyono 
Oles Oles ma gf OULaLI Gia ISI J3 JB pel y Al AI le AI Syur Ol Uei0 AI ay Ale Lyla WS J3, 
las? peka 3 Ale AI lo AI Sya yg UT dala Jak ox J 
LSLE ISP Olla (el Ilang SAI Jetka ya del LAI Oles OY Lagaolas ) pan Y SY GIladI sladYL SLAI, 
Jus yaa Y SY adl into SU maly Jaber 1) 1 Sail Goda dalg S6 jalal (ASI IS 2 pos Geli yak SIM 
PUYU Jedl AP CILL NG yma Sg ab AAS Lb 
(| syarh zurgani |. 
Ta'birnya gini : 
de Jadi LI Val on? Jarot Oly Lagale Jul ory damar Taka € Val 053 Jerol op alah a Aa yaa Jen j, 
IN JEANS AN oa org Ipa ae SIN Ss IV Jar JI 
2 Sunde Pati 
Jika kepala unyil hanya nempel tanpa masuk dan tidak keluar sperma maka tidak wajib mandi. 
Laga? SAM Untata sllenill a13 Lain Unted Ilmi) Ilor jl & jasa elati dng Jukll annga SAIIY Jadid Hrga lh 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2005 | 


Bytes (Oem al alan ya al dll BI, S0 ad lil dna OS alga CI GAES Ca yag OA ed La OLI 
OS Jane bell J3 yi Gada pl esa dpl Lai SL j3 Jadi Oyd 2 pol Olon yah Sagly SAM Jl UG 3 yag a33 
Jne 04 0 pol Kang Kenboata YI UG Gali po £ Unit pal INI ade po | Until elu Gama! CI, Lao 

( Bab menjelaskan wajibnya mandi | sesuatu yang menyebabkan wajibnya mandi itu ada 4, yang 


dua bisa dialami laki-laki dan perempuan yang dua lagi khusus dialami perempuan, yang bisa 
dialami laki-laki dan perempuan itu ada 2 : 


1. yang pertama bertemunya 2 alat kelamin, yaitu masuknya hasyafah/helm/kepala penis didalam 
vagina entah mengeluarkan seperma atau tidak 


2. yang kedua, keluarnya sperma entah sebab jimak,mimpi disertai syahwat atau tanpa syahwat, 
Adapun kluarnya madzi dan wadi itu hanya diwajibkan wudlu dan tidak diwajibkan mandi. 
Umpama seseorang itu ragu yang kluar ini mani apa madzi maka cukup berwudlu saja tapi jika 
hati2 dan memilih mandi maka itulah yang terbaik 


3. dan yang ke tiga itu khusus pada wanita yaitu setelah berhentinya darah haid 

4. yang ke empat setelah berhentinya darah nifas. Adapun masalah istihadloh itu hanya 
diwajibkan wudlu saja tidak diwajibkan mandi. | igna' lilmawardi juz 1 hal 27 |. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/499861436703336/ 

2139. Memasukkan benda ke farji, batalkah wudhu & wajib 

mandi ? 

PERTANYAAN : 

Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! Yang ingin saya Tanyakan adalah Bagaimana hukumnya 
memasukkan Tongkat Madura ke dalam Farji apakah dapat membathalkan wudhu' dan 
mewajibkannya Mandi...? Syukron :) 


JAWABAN : 
» Si Mbok 


Wa'alaykumussalam wr.wb. Afwan, Batal wudhu & Tidak wajib mandi. Saat benda itu di masukkan 
lalu di keluarkan, akan sedikit ada cairan yang keluar dari dalam farji, Ini yang membatalkan 
wudhu, 


IS Jia Ily KAI Ata pb Je pad) Unand Uya HP Lele Tian 2 pan Jak SAI, (ea) eng YA 
Jade Gde 03 Alila ang ASI obelat aa TB Yang Ji ab ya ser BLN Ja Ula UP 


PASAL Perkara yang membatalkan wudhu : 

1. Perkara yang keluar dari salah satu dua jalan (kemaluan dan anus) 
2. Tidur dengan tidak menetapkan pantatnya 

3. Hilangnya akal sebab mabuk atau sakit 

4. Persentuhan kulit antara lelaki wanita dewasa tanpa penghalang 

5. Menyentuh kelamin anak adam dengan perut telapak tangan 

6. Menyentuh lobang anus menurut gaul jadidnya Imam syafi'i 

( Matan abi Sujaa' 1/20 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2006 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.piss-ktb.com/2012/02/583-wudhu-hal-hal-yag-membatalkan-wudhu.html 


Tidak mandi wajib, karena Bukan termasuk MENYENGAJA berniat memuaskan nafsu. Lihat HAL 
HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI 


Perkara yang menyebabkan kewajiban mandi itu sebanyak ada enam perkara, dua perkara 
berlaku bagi kaum wanita dan berlaku pula bagi kaum lelaki, ialah sebagai berikut: 

1. Mandi jenabat, sebab bersetubuh, walaupun tidak keluar mani, atau keluar mani, walaupun 
tidak bersetubuh. 

2. Kewajiban mandi disebabkan meninggal dunia, kecuali mati syahid, yaitu mati di medan 
pertempuran berperang melawan kafir harbi, dan mati karena uzur. Seperti mati terbakar dan 
sejenisnya. 

Dan yang tiga perkara berlaku hanya untuk kaum wanita yaitu sebagai berikut: 

3. Sebab mengeluarkan darah haid 

4. Sebab mengeluarkan darah nifas 

5. Sebab melahirkan anak, meskipun masih berupa segumpal darah, atau segumpal daging, yakni 
belum membentuk rupa manusia (Fathul Garibul Mujib: 6, Husnul Mathalib: 67 dan Kasyifatus 
Saja: 24). 

www.piss-ktb.com/2012/03/f0089-kajian-figh-wanita-bag-17-bab.html 

2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam, Ketika seorang wanita memasukan sesuatu ke dalam farjinya, maka tidak akan 
diwajibkan mandi kecuali dalam 2 hal 

1. Yang dimasukan adalah dzakar walaupun dzakar yang telah terpotong 

2. Sampai keluar sperma 


ad ba de Kang EL y cdi p jlaihI SM elo de Jali BY UNS gaaag LaL Ula US jl 


Penjelasan : seorang wanita yang menemukan dzakar yang terpotong kemudian memasukannya 
maka ia wajib mandi. Jadi mafhumnya jika ia menemukan tongkat atau apapun dan 
memasukannya maka tidak wajib mandi, kecuali sampai keluar sperma. 


2 Rampak Naung 
Wudhunya batal, Kecuali setelah memasukkan tidak dicabut lagi. 

BPI TAG Muab Woyo d laga Jarot js 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Kesimpulan : 
1. Tidak membatalkan wudlu, kecuali jika dikeluarkan 
2. Tidak wajib mandi kecuali keluar sperma atau tongkat tersebut terbuat dari dzakar 


Link Asal: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/506555389367274/ 


2202. MEMBASUH WASIR SAAT MANDI JINABAT 
PERTANYAAN : 
Najih Ibn Abdil Hameed 


Assalamu'alaikum, apakah orang yang kena penyakit ambeien ketika mandi jinabat wajib 
membasuh wasirnya?? 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2007 ) 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot II 
Wa'alaikumussalaam... Tidak wajib membasuh wasir nya 
GI SE 3 0 94 an Le mei Je gagal Hedi 
Dan abal Ha 
Ini ibarot lengkapnya dalam kutipan bujayromy di atas : 
pakan yag Oral obb NIS LA il adaih SINI, eill bu AAS Oly pall uya ya Laglt OY cf E) Arm CAN 
Jail Jl SY LI up amel Lpey OI pbb 3 S3 doba seal BLS Lagalaih KASI Ola orsidel GUlail Mus 
bel lia CL Vio Uleol of Of ale) Ugtoe Jua Kg US 0 Lela CL Kony ISI ) ymekl Bekaia Of Ata. 


al. 
Dalam I'anah : 
All ON Jap tnmel Lao y67 ) pall Bulaka 4 Jas Y). 
Dalam Bughyah : 
JAS! ya Ugale La Jane LV) Tj Jan2 Annol pous Lanlel Ofy Clan ya Jai Y dil) panai Bekaia 3 Akmil 30 S3 LL ol 
Iazall de. 
Dalam Majmu : 


Haa NY) Cube yah dal) UN Jaa YUL JS Of bnaly 2JU al yang aa SUS OP bl Jaa A3 aki Ny 2 JB 
sUL alang Ol — aye Jala Ci — ay yel Ay tinalemill Sm seb Lag C3 GT Kali Km Ab DLH 
Walloohu a'lamu bishshawaab. 
2 Abdullah Afif 
Tidak wajib Membasuh wasirnya. Ta'bir sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz | halaman 
218. Ibarotnya sbb : 
BUSI 9 lela LI KISI yak Bakaa Ol ata Joel, 


WA UKHIDZA MINHU ANNA MAG'ADATAL MABSUURI IDZAA KHARAJAT LAM YAJIB 
GHUSLUHAA 'ANIL JANAABATI. Dari ta'lil tersebut diambil hukum bahwasanya ambeien ketika 
keluar tidak wajib membasuhnya ketika mandi janabah. Wallaahu A'lam 


Sumber : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-428&startno-7&start-7&idfromz417&idto-455&bookid-20&Hashiyaz2 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/519932521362894/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2008 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2410. UMUR SEPULUH TAHUN JADI BALIGH SEBAB 


ONANI 

PERTANYAAN : 

Amny Assyifa 

Assalamu'alaikum.., mau tanya, anak laki-laki berumur 10 tahun yang onani (mengeluarkan mani 
dengan tangannya) apa sudah dihukumi baligh ? 


JAWABAN : 
2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam, Ya bisa baligh. Karena keluar mani, dan bila sesuai dengan ciri khas air 
mani. Silahkan dibaca karya Syech Nawawi Banten tentang tanda baligh : 
Stis4 Uual Sg malah Ilial 39 
Sai 3 wu ds Ia jla (3 gilara) £ Nan Wa IS, s3 Na SE AG WAS ), Iaaal Lala Sya Kp ak 3s yA Inayah 
J3 3 AA MAS) IN. glasal gal A basal Da Ika, 
salugl Yasa 1 Yaile 3 Is Sc Ulas AU WAS) sy era AS) AA Alam SA ane 2g AY J5 yaa ILarila is Lp AR Nawala 
YO, sa ge ly As Asa Ia BA mg is 2 p 3, MAS ) Sau Ti ala Ba yA SaydA cha un g 15 dll pai Ill letano Lay 
HM) Ha Ya baek da pas al ya 2 Hal, kiel 38 ya 3, IV gimanagd 3 His), 


Bila ingin baca langsung (atau teks terlihat kotak-kotak) silahkan ke sini : 
http://www.kl28.net/knol6/?p-view&post-1021242 


2 Toni Imam Tontowi 
Setuju dengan Ki Brojol Gemblung. Lihat Mughnil Muhtaj II / 225 


Ar) ap 3 ah (6 Aa (Sia Ii bad adl da el oa SI aah 
Pelatih Il pai al TA LA ASN (IN la La yag MOENYI Glba AD OM us 
oa 4 SY el B3 OSN “ja, coy. 

Diantara salah satu tanda tanda baligh adalah....dst 


Atau keluar mani pada umur yang mungkin untuk keluar mani baik bagi laki maupun perempuan, 
berdasarkan dhawuh gusti Allah : 


dan dhawuh gusti kanjeng Nabi : 

TA ga ea yA Ou by 
Yang dimaksud ihtilam adalah mimpi keluar mani, yang dimaksud disini adalah keluar mani baik 
itu ketika tidur , atau tidak tidur sebab jima' ataupun lainnya, 


Ada pendapat bahwa mimpi keluar mani ini bukan termasuk salah satu tanda tanda baligh bagi 
wanita, karena jarang terjadi. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/604551112901034/ 


2559. IKHTILAM TIDAK KELUAR MANI TIDAK 


MEWAJIBKAN MANDI 
PERTANYAAN : 


2 Anisu Caem 
Assalamu 'alaikum, mau nanya, kalau orang mimpi lagi jimak tapi tidak keluar mani, apakah wajib 
mandi ? 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2009 | 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Ihtilam / mimpi basah yang tidak mengeluarkan mani tidak mewajibkan 
mandi. : 


“didi LV dl Ie orkes al akang 00 PUSYI ja OLI Se YU Jail LY dil olina Ob Gaes ol Sby 
Sol dat ol VI (Ie YL 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/593102247379254 


2831. JIKA SAAT KECIL KELUAR MANI, BELUM TAHU 


DAN TIDAK MANDI 
PERTANYAAN : 


? Dalail 

ASSALAMU 'aLAIKUM wAROH MATULLOHI wABAROKATUH, numpang tanya ane waktu umur 
13 tahun keluar air mani... kemudian pada waktu umur 15 tahun baru sadar itu air mani.. (karena 
baru belajar) sehingga otomatis selama 2 tahun ane belum pernah niat mandi junub (kalo mandi 
biasa sih tiap hari) bagaimana hukumnya sholat 2 tahun kemaren ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, hadats adalah termasuk khithabul wadh'i (seruan berupa 
penetapan), sehingga al jahl (ketidak tahuan) tidak termasuk udzur maksudnya hukum tetap 
berlaku dan diterapkan. 

Dalam Kitab Anwaril Burug Fii Anwa'il Furug 1/162 dalam sub judul perbedaan kaedah khithab 
taklif dan khithab wadh'i : 


IIS Kang WEB NAS Aang sa dl Iyalel p jadi ole Ji mngl Ola ama LL 
Sesungguhnya makna khithab wadh'i yaitu ucapan shaahibusysyar'i: "Ketahuilah kapan ada begini 
makan wajib begini 
Dalam kitab Hasyiyah Dasugi 'alasysyarhil Kabir 1/66 : 


ha 3 Uya Bola! Jam Laila gl Upyb gl La el Ja laa! Al Kpllaoi yag CSI (Aj Kelas Coba dj 
ss jl LD P3 e) ka Hadi Cl Jang gap ya beila Hd Jera IX. 
Dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj 6/353 dikatakan : 
Ka 2gb Jam ad Pp ebi SA Abs Oh ab AAU Clash Of 
Intinya begini : 
e keluar mani termasuk hadats besar, dan sebagaimana kaidah diatas bahwa hadats termasuk 


khithab wadh'i , sehingga ketika seseorang keluar mani ( usia 9 tahun ketas ) maka otomatis dia 
terkena taklif ( diantaranya berkewajiban mengerjakan shalat ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2010 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e dalam status dikatakan bahwa dia belum pernah niat mandi junub. Sebagaimana diketahui 
bahwa dalam madzhab Syafi'i mandi junub wajib niat, maka dengan demikian mandinyapun 
tidak sah ( berbeda dengan madzhab Hanafi yang mengatakan niat wudhu / mandi hukumnya 
sunnah ). Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/652005691488909 


2833. ANAK 9 TAHUN MIMPI KELUAR MANI TAPI DITAHAN 


SAAT MAU KELUAR, JADI BALIGH 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 
Apakah termasuk baligh, anak laki-laki yang mimpi keluar mani pada umur 9 tahun, namun terasa 
ada yang keluar, DIA BANGUN, NAMUN ktika MANI ada di BATANG dzakar dia MENAHAN 
DENGAN MMEGANG DZAKARNYA, SEHINGGA AIR MANINYA tidak sampai keluar dari 
hasyafah ? 

atau 
Apakah termasuk menjadi baligh, anak laki-laki yang MENGKOCOK DZAKARNYA SEHINGGA 
akan keluar mani pada umur 9 tahun, namun KETIKA terasa ada yang keluar, DAN AIR MANI ada 
di BATANG dzakar dia tahan, SEHINGGA AIR MANINYA tidak sampai keluar dari hasyafah ? 


JAWABAN : 


» Mazz Rofii 

Perkara yang bisa menjadikan Baligh, satu kluar mani,baik laki-laki atau perempuan, dan waktu 
mungkin bisa inzal / keluar sperma untuk laki-laki adalah umur 9 tahun sempurna, atau pendapat 
lain, yaitu 9 setengah lebih, masuk 10 tahun. 


A01 BATIN 3 SAI Ad ly y JIPY Slot yap jd Ia W392 pl ay — ai — AU oa : 
ATB AA Ta eta deng BI ea aa Ih 2 MS By pipa ob MY Kel G Ek OSN 

Sei Olgor gl Oia 9 1 Ga VI JULI 

SSI Ad HPN 9 RA 1 Omi yeah Ada PE Jelas jasil 3 Te Ledsai i Jd y 1 Alli Jl 1 Jai 1 Asal Ul 


Bg Tina PS Rab IleSital y8 3 yan! 2 GUYYIL Ah png On 9 Lead pg 3 AT Bokama Siri Gan 1 dong aa 
& yias Kamal 3 nah 1 A01 


Yang saya isyakalkan umpama tidak ditahan dzakar/helem/hasyafah nya? apakah betul sperma 
yang keluar apa yang laen bruden 


Lain dil tan Gonan 1 Kendl on 1 AT 3 
LP Oya STA Bi detaakh SAI Tas 3 lb el IKI28 01 20) - TA AB 
Pata aa AA AE ISYI IS FI Ig AI II IE JG AI OY £ rel Sah SEL Jamil 


AA. 


Kalau ada orang mersakan mani di batang dzakar nya kemudian dia menekan atau memgang dan 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2011 | 


menahan dzakar nya ! sehingga tidak mengeluarkan apa-apa / tidak keluar mani, maka orang itu 
di HUKUM baligh, walaupun tidak wajib mandi, karena ada perbedaan madrok /dalil dalm 2 bab 
ini, karena wajib nya mandi itu harus keluar smapai luar farji / dhohir hasyafah, kalo dalam 
masalah balig tidak harus sampai luar hasyafah. 


BIS Jeli LP Oky 0 Eka Sa TI denah SI An Gale 318 1 14 ey — adl ak 
PE IIS JELAS Ag AI II aa de Jadi 3 AN OI $ Geli Dae 


? Muhammad Fawwaz Kurniawan 

JAWABANNYA TAFSHIL: 

1. TIDAK WAJIB MANDI dan DI HUKUMI BALIGH, jika dzakarnya tidak trputus sblum keluarnya 
mani dan dihukumi baligh. 

2. WAJIB MANDIDAN D HUKUMI BALIGH, jika dzakarnya terpotong dan di dalamya terdapat 
mani sebelum jelas keluarnya mani walaupun belum jelas keluarnya mani dr dzakarnya. 


Wajib mandi sebab keluarnya mani dng syarat HARUS JELAS keluarnya mani dan terpisahnya 
mani dari bolongan dzakar atau buat perawan dan mantan perawan dengan turunya mani pada 
tempat yang wajib d basuh saat istinja.jika ki zaed motong dzakarnya dan di dalamya ada mani 
lantaran sebelumya nonton bokep misal dan memotongnya sblum jelas keluarnya mani maka 
WAJIB MANDI walaupun belum jelas keluarnya mani dr dzakar yang trpotong karena jelasnya 
mani pada dzakar yang terpotong dihukumi jelas keluarnya mani krena telah pisah dr badan 
walaupun dzakarnya d tutupi dng sesuatu agar tidak terlihat misalnya. 


Tidak buat dzakar yang masih nyambung dengan badan ki zaed artinya dzakar ki zaed msh utuh 
maka ki zaed TIDAK WAJIB MANDI jika belum jelas keluarnya mani.sehingga jika ki zaed merasa 
dzakar/kemaluanya akan mengeluarkan mani kmudian menahan dzakarnya agar tdak keluar mani 
lalu mani tidak keluar dr dzakarnya maka TIDAK WAJIB MANDI namun ki zaed DI HUKUMI 
SUDAH BALIGH sebab keluarnya mani pda lubang kemaluanya dan walaupun tidak keluarnya 
mani dr lubang dzakarnya sebab menahan maninya agar tidak keluar sehingg ki zaed trkena taklif 
yaitu wajib menyempurnakan shalatnya dan kewajiban2 yang lainya. | safinatun najah hal 23 |. 


? Ibnu Al-Ihsany 
Nambahin..... ternyata di Kasyifatus Sajaa ada keterangan yang sama seperti yang kawan-kawan 
tunjukkan. 


SG all le) mosollg Gal ya £ gb ulu KM Ju08T no Lal dini dori bowl da S 
dglsialg (asi Yl3 OSN ah Skil daryrb3 dn oo (dia dc Guo ploi) basi «SI IS H3 Ulila did 
S9 uan « US SSI yo all 230 ul 9 sll «SI Kbs) Lamb (9) usa! go» Jlsil yo 
an at US slguwg pdedAI olaaiNI R0 0S gl slimoll Ai lb 0 3 Sl gg Sawo 
poli Tatag 525 Ual onoicl SIG gu Mall 9S gaul Sic dpi d0 fatwa Rail adil VI sd 
AI 93 KASI) Led Lo) SSS 98 daayan9 IAI 93 dawai leil ado Jl uc MIL Mas Jiig dm yi Lil 
laggl io Ja Cg wd Lal lolg dloalo glg Laga sc dia 00 JSI Leni CulS Ul da Lois Rul 
ld S gl ldr »59 UB ALglu S3 a53 yo LAl9 0,53 Yo wiiol Il Gil A0S53 WisJI lolg Ab8 slidYL 
gl Say Apa jd an yo 


Fokus : 
Seal d017 2 et OS SIN oa RAI Olg sy Sl LIP Lese h 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2012 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jadi Kesimpulannya dihukumi baligh jika keluar maninya sudah mncapai umur sembilan tahun 
gomariyah, meskipun mani tidak keluar dari dzakar, semisal ketika terasa keluar ditahan. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/652819498074195 


2868. ORANG YANG MASUK GUA BERUPA VAGINA 


RAKSASA WAJIBKAH MANDI 
PERTANYAAN : 


? Muhamad NurFajarudin 

Assalamu'alaikum wr wb. Eh mau tanya ada suatu kisah si Pulan pengen masuk gua berhubung 
keadaan gelap ternyata yang Pulan masukin bukanlah gua, tapi sebuah kemaluan / vagina 
raksaksa perempuan. Pertanyaannya wajibkah mandi wajib si pulan itu ? 


JAWABAN : 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

Apabila ada seseorang masuk ke dalam farji seorang wanita maka wajib bagi keduanya ( si laki- 
laki dan si wanita) mandi karena nyatanya masuk hasyafahnya ke farji si wanita, baik dzakar 
dahulu ataupun tidak. 


a73 el KPU Lal 
Les Je MU JLsS Yg rd Rita Iyo dls Gino SY Junk! Lagake Kong Bal oB yaah Jana Jl, 


Namun dalam kitab karangan dari ulama madzhab maliki yaitu kitab hasyiyah as-showi karangan 
imam Ahmad As-showi Al-malikiy dijelaskan jika seseorang masuk dengan sempurna seluruh 
badanya ke dalam farji wanita maka tidak ada dalil yang menerangkanya, menurut kami yaitu 
madzhab malikiyah, dan ulama syafi''yyah berpendapat : jika memulai masuknya ke dalam farji 
wanita dengan didahului dzakarnya terlebih dahulu maka ia wajib mandi, namun jika ketika 
masuknya tidak didahului dzakarnya terlebih dahulu maka tidak wajib mandi. Sepertinya mereka 
ulama madzhab syafi''yyah melihat masalah ini seperti dalam masalah masuk ke ruang udara, 
masalah ini dapat dimisalkan pada farji gajah atau hewan-hewan laut yang besar (besar di sini 
besar sekali seperti paus, hiu atau lainya pokoknya besar). 


25 SY meri SW A8 179 plg pera Hrd Ie LI Lal 
ma og, AS 8 Vig (Jenael oa Joel 3 uh Of HAB SIB blue Gas DE ri Gala oh Jo j 
ASI pad Co yng Ai 3 IS Gain ey O. 

? Mbah Godek 
Intinya adalah tafsil : jika bagian depan yang masuk lebih dulu maka wajib mandi,jika 
bagianbelakang yang duluan maka tidak wajib mandi,begitu juga umpama ada orang masuk 


kedalam perut lewat jalur bawah maka juga diperinci,jika masuknya dari arah kedua kakinya lebih 
dulu maka wajib mandi tapi jika bagian kepala lebih dulu maka tak wajib mandi 


dial dal JLSII eLakadi oya (SW 15 gadi al TAI 3 lag gem Jpoi 
ma og, AS 8 Vig (Jane oa Jyeall Gap Of HAB SIB “blue Gas DE Sei Gta Goa Jo 


www.islamuna.info 


THAHARAH ( 2013 3 


C3. 


IL Aman 9 an Hit “114 ye lg «Musi LN SULJI da (—12416 51) IS at SW Salad 
#1995 - 51415 SI Hadad Dg ot — Juli Re JP MU enala Odi LS. 

Pap Op Aa SBY Uas Gi UB pb Gd GAS Jaa JB HI PA Ja bala 3 SI Spa! AK Lal 3 
AAN 3 LAI og) met SU JS 0 Su Ja 3. 


129 lg MI adl Je yardd Tedi (—123065 yi0) 20 op AA or AL SIN nadi Small 
Kg EN 1 PA (jade Me 1 Gi . 

3 LIS AS P3 Jas Jp Ji Lage ng AA Th yamd jaa 3 Soga Se ng 
Hn JAS 0S LS tugas, 


131» Sg FA PB (1014 pin) SU eU Mob Gam Laga y pain 4 AAL (3 II, 
lalai SI MU ab. 

TI HL OS da dala 3 LAS HUI Gg dl Lal: 

Ce da Gi LS Lagian IS le Jamil Kong PT S3 303 Jeral j3 Judi! Lagale Kenyal eP yarus Jana J3 
Pb Pe na . 


Ta FA ma CAN US Je lg bd AL Mega ya oa Aaja Oa Kanya oi SA Aa SSI al Gl Elle 
Dam — SI Is 1 AU 259p. 

Crab! C3 SIS JP Y L9 AS SAI BA 3 all Sopo RAS Sel Comal Jalil d5 "rai pl Jay: 
kalor y Rpor oya Jera Il aih CL PSV pl Jend leo Ja Jian ya Bah obs 3 ea Seng Of JI #enniam JB SUS yag 
ade YA) Agen oya Jero Oly Jadll alan 


Na 


Kan Pa Baen 
Kalau fokus yang ini malah dari atas dan bawah bukan belakang atau depan...... 


2 Brojol Gemblung 
Setelah mentelaah dan mempertimbangkan beberapa ibaroh / referensi yang ada, maka dalam hal 
ini ada dua poin kesimpulan : 
1. Wajib mandi, baik memulai masuk dengan alat vitalnya terlebih dahulu atau tidak. 
2. Dirinci : 
a. Apabila orang tersebut memulai masuk denga alat vitalnya lalu dilanjutkan dengan seluruh 
tubuhnya, maka dia wajib mandi 
b. Apabila sebaliknya, seperti memulai masuk dengan kepalanya terlebih dahulu, maka tidak 
wajib mandi. 
Wallahu A'lam Bisshawab. 


? Ibnu Al-Ihsany 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2014 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MENURUT SYAFIIYAH DIPERINCI : 

- Jika yang masuk dahulu dzakarnya (DZAKAR SEBAGAI MATBU!), maka keduanya wajib mandi. 
- Jika yang masuk dahulu selain dzakar (DZAKAR SEBAGAI TABI), maka perempuan saja yang 
wajib mandi, sedang laki-lakinya tidak wajib mandi. 

Lihat RIYADLUL BADI'AH HAL 23 : 


de Jadi LI Val on? Jarot Oly cLagale Juli ny damar Taka P Vol 03 Jero Ob lal TA 3 ya Jet JI) 
IN JEN SAB yee JPN ae SAN Ips IV Jai 


2 Kakek Joshy 
1070. APAKAH WAJIB MANDI JIKA ADA ORANG SEUTUH TUBUHNYA MASUK KE DALAM FARJI 
PERTANYAAN : 


2 Duro Boy 

Assalamu'alaikum. Bismillah. Deskripsi masalah Ada farji se besar pintu rumah terus Ada orang masuk ke dim 
farji tersebut saking Panas nya di dalam orang itu KELUAR lagi 

1. Apakah orang tersebut puasanya jadi batal ? 

2. Apakah orang tersebut Harus MANDI junub? Monggo jawaban beserta referensinya......! 


JAWABAN : 


2 Kakek Jhosy 
Wa'alaikum salam. Menurut Syafi'iyyah Kalau yang dimasukan dzakarnya duluan maka wajib adus 
Referensi : 
B8 Vig Jet o Sh Jai 9 Tap Of Rebel IG, Value Ga YG TAI 3 dala yabuddl Jta laa Io ebdl Je adl Tail 
Kab 3 ed ol, 


? Brojol Gemblung 

Dan andai ada seseorang masuk pada vagina seorang perempuan maka wajib atas keduanya untuk mandi 
besar. Dan andai ada seseorang memasukkan dzakarnya pada dzakar orang lain maka wajib atas keduanya 
untuk mandi besar, seperti keterangan yang telah difatwakan oleh Imam al-Ramli, Guru kami, "Aly Syibramulsi, 
dan Bujairami. 

Pembahasan tersisa: Andai ada seseorang masuk ke dalam sebuah vagina maka kami tidak mendapati 
keterangannya (dalam madzhab kamis Malikiyyah). Dan kalangan Syafi''yyah berpendapat : Apabila dia 
memulai masuk dg dzakarnya maka harus mandi, dan bila tidak demikian maka tidak wajib mandi. Sepertinya 
mereka melihat hal itu sebagaimana dalam permasalahan masuk ke kolong udara. Hal demikian dapat 
digambarkan dalam bentuk (kemaluan) gajah yang sangat besar dan hewan laut yang amat besar sekali 


Link dokumen : 
www.fb.com/groups/kasarung/doc/6222849771796244/ 
http://huda-sarungan.blogspot.com/2013/07/1070-apakah-wajib-mandi-jika-serang.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/670620756294069 


2992. HUKUM MANDI TELANJANG BULAT 
PERTANYAAN : 


2 IrRull AL-Amiin 
Assalamualaikum kang, nich saya mau tanya wajibkah kita mandi harus pakai basahan ?? terus 
kalau telanjang bulat hukumnya bagaimana ? terimakasih.... 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2015 | 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Hukum mandi telanjang menurut imam bukhori dan imam 
ibnu hajar boleh jika di tempat yang sepi dan lebih utama memakai penutup.haram hukumnya 
menurut sebagian ulama' syafi'iyah, dan makruh hukmnya menurut pendahulunya ulama' 
syafi'iyah dan juga yang lainnya. 


ag lea To Ur aka ya Pa pn an Ja PN AS Ai lh gn Uta Jaya ca 
Ea La aa ola Rt 


Bab Mandi Telanjang Seorang Diri Di Tempat Sepi, dan orang yang memakai basahan Namun 
Menutupi Diri (Menggunakan Kain Basahan) Lebih utama. Bahr bin hakim berkata dari ayahnya 
dari kakeknya dari nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : “Lebih patut seseorang malu 
kepada Allah daripada malu kepada manusia” (HR. al bukhori). 


Th an age DE) jam LI) paras in Bp Doli Jala SAS JG pke Ale AN la ya op Fan ya cp 
PAS pan Jep Hp Je Bj an al al UI Uma Jaka Of Geanga ga WA IS an Jaa plug ale 
ab Ig ra GI aga IIA KB BPN GP IKA ATA Kh 

AS Ui ka jt pdh Md Ah dy Ega al JB Va adl 


Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW baginda bersabda : “Dahulu Bani Israel mandi telanjang, 
mereka saling melihat satu sama lain. Sementara Nabi Musa as mandi seorang diri. Orang-orang 
Bani Israel berkata :Demi Allah, tidak ada yang mencegah Musa mandi bersama kita kecuali 
kerana dia mengidap penyaki aadar. ' Suatu ketika Nabi Musa pergi mandi, baginda meletakkan 
pakaiannya di atas batu, lalu batu itu membawa lari pakaiannya. Maka Musa pun mengejarnya 
(batu itu), seraya berkata : “Hai batu, pakaianku. Akhirnya, orang-orang Bani Israel pun melihat 
Musa. Lalu mereka berkata : Demi Allah, ternyata Musa tidak mengidap penyakit apa pun.' Musa 
berjaya mengambil pakaiannya, lalu memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Abu Hurairah 
berkata : “Demi Allah, bekas (pukulan) Nabi Musa pada batu itu sama dengan pukulan enam atau 
tujuh batu” (HR al bukhori). 


HP ah ba Nee NG Naat 


2 2.0 


Dari abu hurairoh dari nabi shollallohu alaihi wasallam : "Sewaktu Nabi Ayyub as mandi dalam 
keadaan bogel/telanjang, tiba-tiba jatuhlah di depannya seekor belalang emas. Ayyub pun segera 
hendak mengambil kainnya, maka baginda pun dipanggil oleh Tuhannya, “Wahai Ayyub, 
bukankah engkau telah cukup kaya hingga tidak memerlukan lagi barang (belalang emas) yang 
kau lihat itu?”. Ujar Ayyab, “Benar wahai Tuhanku, tetapi aku tidak boleh mengabaikan 
keberkatan-Mu.” 


Syarah shohih Bukhori oleh imam ibnu Hajar : 


Hgaly Comya Anis Jumkll B ojl gor (de Saisadl Jkt SI Uillan jilor sb Sl 3 Sail Of de Jas 3 Lala AB Of 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2016 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ti dik el de ab UI Ika  elASYU Ul ok Laki — Jas cal JB La Gde — din SYAII 0133 (Ol Lage 
Wp Us. 


Bertelanjang seorang diri secara mutlak (bukan bertujuan mandi) adalah tidak dibolehkan 
berdasarkan hadith daripada Bahz (yaitu hadis “Lebih patut seseorang malu kepada Allah 
daripada malu kepada manusia”.). Akan tetapi al-Bukhari membolehkan mandi seorang diri tanpa 
pakaian berdalilkan kedua kisah Nabi Musa dan Ayyub. Cara mengambil hukum daripada kedua 
dalil tersebut adalah -berdasarkan perkataan ibnu battol-, bahwa kedua Nabi tersebut adalah 
termasuk Nabi yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ini hanya berlaku bagi pendapat yang 
mengatakan bahwa syariat orang-orang sebelum juga adalah syariat bagi kita, 


lis yes Lagaiil ya ae Jab Lagia lb Uaian dy risaiI! ya — pel dala AI aka — oil Ol dia DIYAS deng OT seba II, 
dan 3 OT Adly II oa SL or JA Lada Ja£ UEA Ca prem ala Cah Ai Fil ya pb 2 Laga OS ja VI, 
Jai AR SI RAS (at AitA J2) yel) ALA KeniladI Jang CI 


Wajh dilalah yang jelas darinya adalah bahwa nabi shollallohu alaihi wasallam menceritakan 
kedua kisah tersebut dan tidak menjelaskan sesuatu setelahnya ini menunjukkan bahwa syare'at 
kedua nabi tersebut cocok dengan syare'at kita, jika tidak maka nabi akan menjelaskannya kepada 
kita, oleh sebab itulah imam bukhori mengumpulkan kedua hadis tersebut dan membawakan 
hadisnya bahz bin hakim sebagai yang lebih utama.sebagian ulamasyafi'iyah mengunggulkan 
pendapat yang mengharamkannya, tapi pendapat yang masyhur dari ulama' awalnya syafi'iyah 
dan juga yang lainnya adalah sebatas makruh saja. 


aj yr de Ja Ulas ILY! Ae Ala dy SA an Je Ale Jas AI Of Koe Wa ya BY A01) 


Wajh dilalah dari hadis tetntang nabi ayyub bahwa sesungguhnya Allah ta'ala mencelanya sebab 
mau mengambil belalang dan tidak mencelanya sebab telanjang ketika mandi maka ini 
menunjukkan tentang bolehnya mandi dalam keadaan telanjang. (Fathul bari syarah shohih 
Bukhori). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/741664672523010/ 


3037. MANDINYA ANAK KECIL YANG JUNUB 
PERTANYAAN : 


2? Bajirom Kar 
Assalamualaikum.....Akhir zaman, dunia semakin canggih.. Dimana gambar-gambar negatif 
bahkan lebih dahsyat gambar-gambar yang bergerak mudah diakses melalui internet, sehingga 
iman seorang mudah luntur,... Sehingga anak di bawah umur sudah berani melakukan aktifitas 
seksual.....! Nah.... Pertanyaannya : Apakah wajib mandi besar... anak di bawah umur itu ketika 
junub ? Sukron. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Bila anaknya sudah tamyiz maka walinya wajib memerintah untuk mandi seketika dan mandinya 
anak yang sudah tamyiz hukumnya sah dan tidak wajib mandi lagi setelah baligh. : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2017 ) 7 


2 ONE SI bagai PALA Kai PBL yag # Ladel Ual dis pang Unila ea Upin Colaal Jamila Ida 2 3 (SI 
SPB 3 Jas S3 ULANG Lal ey Kanal ba Il nan Jeng aa jl Ups jl Anh jl Ja 3 
CN Oom sal pang PI Cl ah bp Sai Jd Soleh Ayo BEN SI de) gadi, can, Langdl S3 
Jd ami sandi ab Oi III deg de ISI Aialeh Aale UE Yap Alang Tana jak yag, sand! Jawakl OB ANE DU Upon Lagah 
YV PM IE US Yel aa din Ia Ol om MIS 3 BPN Feyogb apl LS JUN 


Bila anak kecil yang melakukan jima' tersebut mengeluarkan mani maka wajib mandi karena 
dengan keluar mani tersebut dihukumi sudah baligh : 


YVY SAI 
kamal! seal ya jg Al Oei eU OY OIL GP Ol) LEYI lady Cb Ii | Olg SI Iler JL LAN 
PI AYI Se DB Ga JI Lala Geng al dg Olga GS FU JUS Ang Jail Lagale UR.» 


? Ibnu Hasyim Alwi 

Anak kecil junub tidak wajib mandi, namun bagi orang tuanya wajib untuk memerintahkan untuk 
mandi, sebagaimana wajib untuk memerintahkan wudhu untuk sholat. Anak kecil cara bersucinya 
(mandi/wudhu) hukumnya sah jika sudah tamyiz. Jika belum tamyiz maka tidak sah. Jika belum 
mandi maka ketika dia sudah baligh maka wajib mandi, jika sudah mandi di waktu kecilnya maka 
ketika baligh tidak wajib untuk mandi lagi. Wallahu a'lam. 


(97 yo 11 2) - sell 3 53 Selai 

bgjis GS R33 38 Lao WN3SI Je 93 Rao : dolglal) JI dio Hadi La LI Uk Lely » Jua : 
Eng ds Gatal laluo BIL NE goo al alus 3 5.53) au JB 96 « ol BI « pls Jaalls Esia 
SIS AGS sign sa) gb ot Bas B2 si lbs Bu as kl US « ola « bi Y dlio 
dscLai 9 Bli AI Okay gama ASI II" Usiy ols3 AI oto dual M9 Geilil UbSs GLS) Y 2 saj 
Lag lo gun Ja Jl ISA . pai dor boolisilg U0L09 lab 49 diy 510 Yg "al3SI Lail9 
al dial acob JB po II CSI . dala Gas alat Go gb Ai Lab Jusela cwbsIl skull G0 Jul 
ap slab ve oolo ae teh UBI Jus La oil dl gekon Ul 0534 AJ gali Bb ya 
Jail Ay gan Gl S332 CSS LIS Js33 JB pai GAS pasal 4 S3 Ul 334 AB padill all aliSo Jie pai 
“Bel ajh das 33 03223 asa Tila padan ul os Ge asa Jas Uas BI Gems Is 


(132 vp12 2) - Sigall Ri E ga-ll 

al como gl anis gl Jas sap gl day al Blol Je 9d 0,3 Adji ISI ul LS 8 balas #uoidl Silet Jiluo 
lo d,So sl bgiso gl Luo gl Ls 48 gal « OS slgwg HNS Jugll USg du al dong JS H3 
#Lol «9 Jl Isl co lol o Sol 9 sll SC yaalSOll 49 Aoollg Jgdl Wc Hug lo 50 gl 9 JS 
Lane 19nno 23 Al sol Calxiual ISI I5S9 Ja dlg Ayo code Juaddl Ud 09 99 Jao Jl al Jas wal 
99 9mo Jai 9 ISS9 mo gl Ja lead Hal ISI dumoll ISS9 Lis 2 gwoll d8 JS 93 sudi sucug Jus 
Bani Jb ISI lo Jusity al lo Ml Raos Y lis oo ISlg 0489 anal gua IS 199 egg y0 

ole Ls baso Jo Jlty Jo 9125 ale Lu Jay Y lo Jul le Ly Jliy Yg :LOgi sud Ml 
Bb ai Jb ISI Lo Juugll A0 JI gl ain Juity Al UB 2 AGIL ob laS L 100 US Ul Jwglb oob Ul dal 
2959 Ahh 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/754378984584912/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2018 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4007. KELUAR MANI DIBAWAH USIA 9 TAHUN TIDAK 


DIHUKUMI BALIGH ? 
PERTANYAAN : 


2 Rizka Hikami 
Assalamu alaikum .Mau tanya jika anak kecil berumur 6 tahun sudah mengeluarkan mani apakah 
anak tersebut dihukumi baligh ??Terimakasih, jangan lupa sertakan ibarotnya 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb, tanda baligh ada 3 : 
1. Telah sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, 
2. Bermimpi (mimpi basah) bagi laki-laki maupun perempuan dan telah berumur 9 tahun, 
3. Haidl bagi perempuan dan telah berumur 9 tahun. (Safinatun Naja| 


tas Baal BNI9 SSI 9 ALS ani dg SA 99 diua BA La los 1GB Eglll Ole (Jua). 
ia gua SO 40 snalla: 


www.fb.com/PISS.KTB/posts/557797610940323 


2 Ro Fie 
Tidak dianggap baligh kalau keluar sperma sebelum umur 9 tahun. Wallaahu A'lam. (MI) 


seal Jl - yag aa asal (10/ 278) 
X9 cotias Ras JeSisul AlSOI LS9 JS selai R95 du bbgio 98 Jo MUSI au Hei N All 
dls Jis Juosuu lou 8 uc 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/778010528888424/ 
www.fb.com/notes/936163833073092 

3211. MASALAH SEPUTAR KHUNTSA (ORANG 


BERKELAMIN GANDA) 
PERTANTAAN : 


2 Dora Kasroh 

Ada seseorang yang mempunyai dua jenis kelamin ( dzakar dan farji ) ketika orang tersebut 
memasukkan salah satu alat vitalnya sendiri apa hal tersebut diwajibkan mandi ? dan dihukumi 
zina ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Dalam kasus seperti itu tidak diwajibkan mandi juga tidak disebut sebagai zina, begitu juga jika 
ada dua orang khuntsa yang saling memasukkan alat kelaminnya kepada temannya, maka tidak 
dihukumi zina (yang wajib dihad, meski hukumnya tetap haram), juga tidak wajib mandi. Lihat kitab 
majmu' imam nawawi 


423 Jap Ai 9d Jala IL ol 98 Bs Il cogll A3 4 Jl ds 93 Jap Jalal ad si al Ja 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2019 | 


sis ale Jus 


Jika seorang khuntsa (banci berkelamin ganda) memasukkan dzakarnya ke dalam farji (farjinya 
sendiri) atau seorang lelaki memasukkan dzakarnya ke dalam gubulnya khuntsa maka ini tidak 
ada hubungannya dengan hukum wati (dalam artian tidak wajib mandi ). 

Jika seorang khuntsa memasukkan dzakarnya ke dalam farji seorang perempuan dan 
(bersamaan) seorang lelaki memasukkan dzakarnya ke dalam gubulnya khuntsa tersebut maka 
khuntsa tersebut berkewajiban untuk mandi. 


lagio 3519 Ke sei 93 « Aolo 3 9d snl9 S gl ym Ul Ja « 


Jikalau ada dua orang khuntsa saling memasukkan dzakarnya ke farji temanyya maka tidak ada 
kewajiban apapun terhadap salah seorang dari keduanya (dalam artian dua-duanya tidak wajib 
mandi, meskipun tetap dosa besar) 


PENJELASANNYA SEPERTI BERIKUT : 


Khuntsa (orang yang berkelamin ganda ) ini tidak bisa dianggap dua kelaminnya asli semua tapi 
yang dianggap cuma satu dan yang satu lagi adalah tambahan. 


Jadi misalkan dia memasukkan salah satu alat kelaminnya ke dalam satunya lagi maka tidak 
mewajibkan mandi juga tidak dianggap zina, karena sudah jelas yang satu asli dan yang satu 
tambahan. 


Begitu jg jika ada seorang lelaki yang memasukkan dzakarnya ke dalam alat kelaminnya khuntsa, 
maka khuntsa ini tidak wajib mandi juga tidak dianggap zina karena ditanggungkan terhadap alat 
kelamin yang tambahan. 


Jika khuntsa ini memasukkan alat kelaminnya ke dalam farji seorang perempuan DAN ada 
seorang lelaki yang memasukkan dzakarnya ke dalam alat kelaminya khuntsa (ini berarti 
prakteknya tiga orang) maka khuntsa berkewajiban mandi dan ini juga jelas dianggap zina, alasan 
karena jika yang tambahan itu masuk ke farji perempuan maka yang asli dimasuki yang laki-laki, 
ini berarti wajib mandi. Atau misalkan yang tambahan itu dimasuki oleh yang laki-laki maka yang 
asli masuk ke dalam farjinya perempuan, ini pun mewajibkan mandi. 


Sedangkan jika ada dua khuntsa yang saling memasukkan alat kelaminnya maka ini juga 
ditanggungkan atas tambahan tadi. Wallohu a'lam. 


isl A5 83 - 2g LA gali Ul Lb - Bolelall UUS - Uigall ah goal - LSI... 
03 gl an Kill isl Yao lg) clli Al don) Sisa! Jitu gagal Jab il «all #Uluo 
ul 9s sing « aldi SSI gl all ayal yo Oil Gil oi «2gb yAbi Ju Vo dd yo gl 
Lgi ad Ausu Bai alg lodasl seb yakul Ail Las Jl INg $ cg.dgll LA Al kd 48 dm SAI US, 
Ta 9d 2 UN nba Ierale set) 


Bol 9d gl J3 sb Sau di ad 3 33 Ja, Dolla | 58 so dal J96 13, dab 
Lilg Lol lola « Jgl Jap lol WA dn5g dogno Joyo Hill ale Jul Ung « Ja, JS 38 Jalg « 
Sati JB Ll s| ad iss Blsall il JloisY « 8 sal ade Ly Y ! UI vj) pauall 49 le BS Yg : 
inc 3 As ull il yoll dc Lengi X9 da5 X9 A09x0 Ily Y si de Jul ungi Y R90 JS3 « 
lol US Uls Jul lag) Na) US Ul VX e9.glI logo Ac 539 Ja, 20 wd 0,3 Bal ado led go A9 
as Ka ee as en Ie aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2020 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alas WI elit jl Ub 99 Andgisug JS 9dg Uu Y J8 « Gi lab und USl9 s wd 33 


Jsl Ja « wani ioby Jai « lagio sal9 HJc sepi 9 « Uno RI gd anl9 JS al uwis ul 39 
99 bedsal Asi lg « Ublsol lagil JlaisY Ju& Yg « ELSAL egg laga « desa .y3 4d asia JS 
Jus X9 Ubi ol logil Jlais3 € db 29.23 logo J Ja3l 29 98 SAI9 no a33 


Lebih lengkapnya silahkan di link berikut : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
ID-409&start-0&idfrom-673&idto-673&bookid-14&Hashiya-6 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/721662767856534 
www.fb.com/notes/784048698284607 


3493. MELIHAT BERCAK AIR MANI DI CELANA NAMUN 


TIDAK MIMPI BASAH 
PERTANYAAN : 


2 Kakank Ragiel 

Assalamu'alaikum, aku bangun tidur terus mengambil air wudhu terus sholat subuh, setelah 
selesai shalat aku mau mandi untuk beraktifitas eh ternyata dalam celana dalamku ada bekas air 
mani, tapi aku tak merasa bermimpi keluar mani tapi waktu subuh sudah habis. Yang jadi 
pertanyaanya : sah kah sholat subuhku dan bila tidak bagaimana menyikapi hal tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wajib mandi besar kemudian mengulangi sholat subuhnya secara godho', lihat kitab asbah wan 
nadhoir imam suyuti : 


083 HAL dani Oo Kd UI 16 
IS Isl oo33 1 SI 9d JB . Bea SI BE an aa Ea 
ad al do33 y3l J0 BIL Polo. 


“Asal dari segala kejadian adalah didasarkan pada waktu kejadian yang terdekat”. Misalnya, 
seseorang melihat ada bekas mani pada celananya, sementara ia tidak ingat kalau ia bermimpi 
basah ketika tidur, waka wajib baginya untuk mandi janabah, dan menurut Imam al-Syafi', wajib 
baginya untuk mengulangi semua salatnya yang dikerjakaannya sejak bangun dari tidur tersebut. 
Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 

Hukumnya Diperinci : 

1. Jika tidak dimungkinkan dari orang lain, maka dia wajib mandi. 

2.Jika dimungkinkan dari orang lain, maka baginya dan orang yang tidur di sampingnya 
disunahkan mandi. 

Referensi : 


SBI J5 dio 231 5 a01 25 sada ale Ko sell ala 
X ida LK ilela Judi An 0S Gp Gl JatSy Y bus osaly 3)3 gi 3l am 93 Sl y) (53) 
SB dis asal 9 da0 ab SSI S0 W3S Joitl V3 die gs Jail 00 UK BSlEl dag AS ligis Jera) 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2021 | 


al 5ENI3 Jugl Jl Lag Gw 


call lol : 
bang Ad ab Gal SSI Us gai 9d 139 "Ulguoll gg .liis0 #disull 4d SJ (Ikiso Luo SI) gg :Algi, 
ang SI (dh JS ialels 133) ndut Say dl la SI (Ugll Ao) A93) dio M3 01X up Bo gl 
ds ata ad UB Lgi ai do) SAI all el ag Lo ul uas SI ocu Laik 1939 do JS bole! 

gl bas pad - yuall «SI - al Jawi lo sel d Usug Algull 2)leg as ld YLS al Jaisi lo islel dl Ls 
ig Fsle Jnisu pl lo #algig sol Jul lag) Lsiu GB Lgi Sa wal Lai gg dio 3S (S0 0 R0 ali 
PLAN Aslel Yes ass Da'katrai 4 Sa Gara IS selai lin ae 0 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/831449120211231/ 


3742. HUKUM MANDI JUNUB DENGAN BERENDAM DI 


BATH TUBE 
PERTANYAAN : 


» Alif Ezztt 

Assalamualaikum pak.. Mau tanya pak.. Sahkah jika mandi junub / bersuci dari hadats (besar) 
dilakukan dengan cara berendam/menyelam di dalam bath tub atau yang lainnya, adakah syarat- 
syarat tertentu ?? Terima kasih pak.. 


JAWABAN : 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 

Wa'alaikumussalam, jika airnya ada 2 gullah yang suci mensucikan maka boleh dan sah 
mandinya, yang penting airnya bisa rata ke seluruh tubuh.. dan dalam masalah mandi tidak harus 
tartib. Karena : 

- Syarat mandi itu : airnya harus suci mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke 
seluruh tubuh baik kulit dan bulu maupun tempat tumbuhnya bulu. 

- Sedangkan rukun mandi itu : niat dan meratakan/sampainya air ke seluruh tubuh. 


2 Ghufron Bkl 


& Jb 3 MS es 98 Li3 Gugtil glg SKI Jd diKO 27 : 5u0 yo mami Seleb dual di Jiwo Asta 
JUL NI lol Jgx63 Rias 05 ya3 gl Rmg Il god 33) else ale GE Ji Uh D Ula 0S 5333 
al sesi WM KS US9 


Jika ada orang yang junub menyelam (selulup : bhs. jawa) di dalam air yang banyak atau sedikit 
dan berniat, maka mencukupi meskipun tidak disertai menggosok badan. iya benar, jika ternyata 
pada anggota tubuh terdapat lilin, kotoran atau minyak yang jamid (bukan cair) yang dapat 
mencegah sampainya air kecuali jika dilakukan dengan menggosok, maka wajib menggosok 
sebagaimana permasalahan dalam wudlu'. selesai | Bughyatul Mustarsyidin hal. 27. cet. darul fikr, 
translated by Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku |. Wallohu a'lam bish-showab. 


? Mas Hamzah 
Lihat kitab nihayatul mutaj imam romli 


LC Tu 33 Sail gd ulael gua GE Has REI S9) SI Ja elo 90 Gado jl LIS Guosil 39 
dal Tio a33 ol JB Ily SAS Y R9 UN oye ol dil Nasikun sal 503  W9-53 slael 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2022 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


valasiYL alus alail d3 « slall 3Noll 2 SJ sal yuleiYI Alai JB 5353 Jali elo pd Lis 3 Jlss Lou 
GIS NI G33 


Jika ada seseorang yang junub (1) dan orang yang berhadats kecil (2) menyelam (selulup : b. 
jawa) ke dalam air yang sedikit (kurang dari 2 gulah), kemudian berniat, maka hilang hadats dari 
keseluruhan anggota badan dalam permasalahan pertama (1), dan dalam permasalahan yang 
kedua (2) maka hilang dari anggota wudhu". dan air tersebut menjadi musta'mal dinisbakat pada 
orang lain, bukan dinisbatkan pada diri sendiri. maka hilang hadats yang baru datang sebelum 
kepalanya keluar dari air tersebut di dalam perkara yang tampak. 


Atau jika ada orang yang junub menyelam ke dalam air yang sedikit dan telah berniat sebelum 
menyelam dengan sempurna, maka bagian tubuh yang bertemu dengan air jadi suci. dan 
diperbolehkan bagi orang junub yang demikian untuk menyempurnakan mandinya dengan 
menyelam (in ghimas), bukan dengan menciduk air (ightirof). | Nihayatul Muhtaj Imam Romli, 
translated by Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku |. Wallohu a'lam bish-showab. 


Dalam kitab hasiyah syarwani alat tuhfah : 
lg all al 
Gd ale Dls bay ul da Jas lag Was REI Jai elo 9d US gl S3. Oxio soil J3 
X5 dor laS Gl ucl S3 ola dau J3 SI ISAL N pulas 3815 al. 
(Bl Ox3o yuosil gl s3) 
SNI Ol duh Yasin 5 Log « USG Wi5s 3 legisUS Cgt5)I las Lgi Sc Ubis Ja slo 43 ywasil J9 
253 UR8 Lio al lagu3b ol dnuill Yogi » Log . lag 33 Ye Usil lo Lgi 5. lag22) Uuagil gl 
Ukus JB deal 93 Ka J3 suga 35 Oki ENI US yelasidL USU Ali Ja dU3 SI u9s Jgal 
dl abon bi badal 3S 48 Laaluug « Alih Go sabll Calus Y BY « « ulsabs legil 2d UJI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/826837690672374/ 
www.fb.com/notes/905961442759998 


3899. JIKA SISA SPERMA KELUAR SETELAH MANDI 


JANABAH 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum , Apakah wajib mandi lagi ? Ketika ada pasangan suami istri jima', kemudian 
setelah melakukankan mandi besar ada sisa sperma tadi keluar ,Butuh jawaban yang jelas, 
Terimakasih ( Masy Izza ). 


JAWABAN : 


? Santrialit 
Wa'alaikum salam, Ada ikhtilaf madzhab dan tafsil. Namun menurut Imam nawawi (syafi'iyyah) 
dalam syarah muhadzdzab, wajib mandi lagi : 


SUS ega 3 Lili Jul do Ala a07» Jill ale - yo dio R53 Ai Jwsiel9 siol ISI (Anbll Jluall ) 
2029 Call JB 49 « Ubud le Gila « geilull le uas Lado Id « Ag X0 gl sial ku Jaw ul JS 
sesal dg « bla Ju N : (9D) 03 Glbuulg Bwgy sala 5 gill « ulawg Jb JB . dis Gulo, $ 
sie Al anda Pose Soal ebeg vake uas lo dl or ole 2 Dial ul log ska 
SI aioll Ato MY ule Jae YG sial a38  Jusll J8 Jb lo US Ul 1 dau ol J9 | 159 150) 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2023 


Jae ad Jl JS ul «Id yuKe da yulg Sasl ye dls lg, 9d9 « bibi Jusll uu Ny ic Just : 
alug le AU aluo J33 guaall dc Wu Bg 02 DN Jul ox23 Aly bggid 6 UC mio MA : 
" alba NI silug #lanlls JadlS lilaa 4AR8 Cus Pai V9 « Hota ado" £ elall yo lal $ 


Jawabannya ditafsil : 

1. Bila saat menjalani senggama dia juga mengeluarkan sperma maka wajib baginya mengulangi 
mandinya namun bila saat senggama dia tidak mengeluarkan sperma maka tidak wajib 
mengulangi mandinya karena sesungguhnya yang keluar dari kemaluannya adalah mani 
suaminya. 

2. Bisa spermanya sendiri, sperma suaminya atau sperma mereka berdua yang telah bercampur 
menjadi satu 


Referensi : 
- at-Tagriirat as-sadiidah di bagian ta'liig h. 115 : 


Ky 8 le295 io lpio 239 culwigl Ai dd So gl dal ul ub ld lg YAH ag dis 95 Ja JI Role s3 
So31 250 Jul leale K8 DH bg Cu ISI lo INSY D3 0159 YAI USI9 AS SI 850 Judl Lulo 


- as-Syargowi juz 1 hal 77 : 


5 ul sb Ileleiogis CA Ul Sila x8y dio & 59 lebi Gol JB Ul lo UE sio dis R33 J3 
satall lin Ud Ula w3lg lag YES Lo laguin ail UI LN Jual islel le Lg diiiwod js dell 


- Paanah 1/70 : 


toe Lgale Key D8 Jl Anin Lio RS Ad Calaie ld an 3 Ball Caslag US d8 Lio dai Uu RS 
baal alel Y AK osis Lets d9 9g led LS gl Batan Bggt le &S Ala Ul 98 Cudlog ol Jual 


Dikecualikan dengan maninya sendiri adalah mani orang lain, seperti : 

1. Wanita yang disenggamai duburnya kemudian ia mandi dan keluar mani suaminya (saat 
mandi) maka tidak wajib baginya mengulangi mandinya. 

2. Atau wanita tersebut digauli dikemaluannya hanya saja tidak ada gairah syahwat darinya 
(hingga memungkinkan baginya keluar sperma saat senggama) seperti wanita yang masih 
kecil 

3. Atau dia punya gairah hanya saja dia tidak menuntaskannya (tidak sampai orgasme/keluar 
mani) 

Dalam tiga cgambaran diatas kesemuanya tidak mewajibkan mengulangi mandi 


- Hasyiyah Al-@olyubi 1/72 : 


223 go lgio R3 Ai , Calwielg leiggii Lol CnAS gb , 042 yuo 20 gg duti Lol io d0 
JB ul d0 JS Jul ng LED H3 ia 23 la , Uatall alio dilaol doll Jeli leulc . 


Yang dimaksud dengan sperma adalah spermanya sendiri meskipun bercampur dengan sperma 
orang lain karenanya bila seorang wanita saat mandi wajib telah mendatangi syahwatnya 
(orgasme) kemudian keluar darinya sperma (saat mandi) maka wajib baginya mandi sebab 
dugaan kuat didudukkan dalam hukum yakin (artinya diduga itu juga maninya yang keluar 
bersama mani suaminya karena dalam persenggamaan dia juga orgasme) dan bila mani tersebut 
keluar dengan berulang-ulang wajib baginya mandi meskipun keluarnya sedikit. Wallohu a'lam. 
(Rz) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2024 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sumber : KELUAR MANI LAGI SAAT MANDI 
- Nambahi ibaroh : 


139 .c».golill « jall Ugal 2 ui € gasal 
saka Jadi das Weustanta Ao aean 23 lane asn IS) 
seilull ale ros ludio ISd gu 3 gl 


8185 5 JII syal dorigll Sob 

Glagi ul GS lada Jia Ul lah Guall Hit 253 5 olga 3l Ig Ul Ji BUSI G0 Jusel 3) 
H aaduo gl ab gl Jl Se 253 Ih BSI 9 ISS. Lena Agla8 93 Ball Sl Say N S3 cbs All Ana 
5S. Gi Jul ale Us 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Didin Banjarmasin, Masaji Antoro, Ubaid Bin Aziz Hasanan 
LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/8889297771796498/ 

www.fb.com/notes/929868057036003 


4208. RAGU-RAGU YANG KELUAR MANI, MADZI ATAU 


WADI ? 
PERTANYAAN : 


2 KholizDIz 

Assalamu'alaikum... Mau tanya... Bagaimana mengatasi rasa keragu-raguan apakah yg keluar 
mani/madi/wadzi ??? Gini kang, kan pas bangun tiba-tiba CD, terus kulihat cuma basah aja, tapi 
ku perhatiin kayak ada warna putih gitu, jadi ku ragu antara mani/madzi. Wassalam ... 


JAWABAN : 


2 Wong Awam 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, jika situasinya begitu maka boleh memilih mani kemudian 
mandi, atau memilih madzi dan bersuci. 
116-115 yo daud! Jill 39 HIT OL 5 ll 
Lo Jab sis Ul9 Jul Onde K3 Lio Jas slis UB asih SAS lag (SS0 pl suo @ UJI Ja elu Isl 
dio Gkol Lo Jaseo9 Juwitu9 login Ros3 Ul JuS3NI 9 dio WLoI lo Ju£ D9 090059 sAKiNI 


? Mas Hamzah 

Kalau masih ragu-ragu maka menurut pendapat yang mu'tamad boleh memilih salah satu, kalo 
memilih mani maka dia wajib mandi, jika memilih madzi atau wadi maka wudhu dan mencuci 
pakaian yang terkena cairan tsb. 

- kitab igna' (1/66) : 


ul aaitall ale lagi 255 1530 sl 1539 On£ gl io 2 LI ys$ Jassl « UB Ong gl gue 39 Jd Ja Il 
disl 3 Jibil3 Luth Bip ey lemas anu 8 cal Is Ti aloi lo Jua Lagi d uc gl Jie! Lio des 


— d 2060 33 5S 0 
- kitab kifayatul akhyar (1/41) : 


Ji vaball3 Ulil 48 Guall Is Sol YY Ju NB Labala Ulil Y any AB dogi yo Awi I (23) 
Udioll wc Lio gl Log des ow ak 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2025 | 


| Sub bahasan | Jika bangun dari tidur kemudian tdk menemukan kecuali sesuatu yg kental dan 
putih maka tidak wajib mandi karena wadi sifatnya bersekutu dengan mani dalam hal kental dan 
putih, tetapi dia bebas memilih antara menajdikannya wadi atau mani, ini berdsarkan pendapat 
madzhab. Wallohu a'lam bis showab (NN). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/947892335233575/ 
www.fb.com/notes/954876017868540 


4392. MANDI SUNAH TETAP HARUS MENGGUNAKAN AIR 


MUTLAK 
PERTANYAAN : 


2 Lempeng Habang 
Mohon ma'af numpang nanya... Apakah wajib menggunakan air "Mutlag" untuk mandi sunnah? 


JAWABAN : 


2 Chaviesevic 
Betul, mandi sunah tidak berhasil kecuali dengan sarana air mutlak, sebagaimana mandi wajib. 


Jasa Ui sal Jia Up wissdi 2352 US: (allasel5)lnss anuas Jual b9 al 202sol ifa se) 
Sillboll clodi Ul - digimo gg - 8 elall jiliu, 


"Syarat-syaratnya wudlu sebagaimana mandi ada lima, yang pertama : Air mutlak, maka tidaklah 
bisa menghilangkan hadats, mensucikan najis dan tidak berhasil bersuci yang lain meskipun itu 
sunah kecuali (menggunakan) Air mutlak. (fathul mu'in juz 2 hal 36J. Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/988323261190482 


4491. APA WANITA JUGA MENGELUARKAN AIR MANI ? 
PERTANYAAN : 


? Aris Assyababu Dunal Habib 

Assalamu'alaikum, mau tanya : 

1. mengapa bisa orang yang punya hadats besar tetapi tak punya hadas kecil. Minta alasannya ? 
2. yang menyebabkan orang mandi wajib itu karena mimpinya atau keluarnya mani ? kalau keluar 
mani bagaimana dengan perempuan ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

1. Alasan karena orang yang junub tersebut tidak melakukan hal yang menyebabkan hadats kecil, 
contohnya ada seorang lelaki yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin hewan, 
atau ke dubur seorang lelaki, atau memasukkannya kedalam farji perempuan tapi dibungkus 
dengan kain, atau keluar air mani sebab melihat atau sebab berfantasi atau dalam tidur pada 
posisi duduk. 

Adapun juka menjima' perempuan tanpa ada pembatasnya maka dia terkena dua hadats yaitu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2026 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadats kecil dan besar. 
- kitab roudhoh (1/89) : 


S3 053 ole Ali Ul leiog - Jay oa gl dnuga 59 Tg ul pio 2000 H8 uliall pas aka il alclg 
(dal Kana ul 1 US Islg « dada 

uban! ay gt « Jila DL BL all alas lolg. IxeB mgidl 19 gl «453 al «yi oil uAgiall J sil ISI Lging 
Ib.9020 yaa! 9S39 « Jo38 GuliJI suassi 1 Ji39 « mall ac. 


2. Kaum perempuan juga mengeluarkan air mani. 
Lebih jauh silahkan buka www.piss-ktb.com/2012/06/1658-ciri-ciri-keluarnya-air-mani.html 


Beberapa riwayat hadits yang menegaskan wanita juga mengeluarkan air mani : 
- Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim : 


G0 Siap Y IU dll Ipin G1 las 9 le AI ola Hail WI il 2 Gel 1JB dlu pl ye 
Gllp3 sLall cl) SI 455 Halu 9 aule All Kao dl Iga JK S Golisl IS Jus G0 dl cold le Jd Gal 
SA lega AB Jl Lgi US Ajal ALS 9 dll Jaa G tdak &I 


Dari Ummu Salamah radliyallahu anha berkata : “Ummu Sulaim radliyallahu anha pernah datang 
kepada Nabi Shallallahu alaihi wa sallam lalu bertanya : “Wahai Rosulullah Shallallahu alaihi wa 
sallam, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran maka apakah bagi perempuan ada 
kewajiban mandi apabila ia bermimpi?”. Rosulullah menjawab : “Ya, apabila ia melihat air (mani)”. 
Berkata Ummu Salamah : “Wahai Rosulullah apakah perempuan itu bermimpi?”. 

Beliau menjawab : “Mudah-mudahan kedua tanganmu penuh berkah maka dengan apakah 
anaknya itu menyerupai dirinya?” 


- Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad : 


SUS S5 Le Lolis 98 S3 Bl 20 KE al 9 Ale Al Kala Al Iga Call il 3 Cu U33 uc 
Isis Sus Ikat IRI ade yan Ol LS Ssi Sis Jus ale Gal JS 


Dari Khaulah binti Hakim radliyallahu anha bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rosulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam tentang perempuan yang bermimpi di dalam tidurnya seperti 
bermimpinya kaum lelaki?. 

Beliau menjawab, “tidak ada kewajiban mandi sampai keluarnya (air mani), sebagaimana 
bahwasanya tidak ada kewjiban mandi bagi kaum lelaki sampai keluarnya (air mani)”. 


- Hadits Riwayat Muslim : 


5 Ad cl Kls G6 4 da3 ale doko dl Je 2 bab peka al Ol isl Tue Ol ds. ye 
el JS SLS S0 Jusesdi IAI 553 6 AI va S3 Ball Cell SAN Ga akag YA £ GL AU Jaa 
dl Ipa WI sae TA Asal sal ala HI li Tale AJB A5 talas 9 Ale All sluo All Iga) 
rasul GS Gol Ge3 Sit Un Jb3 


Dari Urwah bahwasanya Aisyah radliyallahu anha mengkhabarkan kepadanya bahwa Ummu 
Sulaim pernah berbicara kepada Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam sedangkan Aisyah 
sedang duduk (di sisinya). Ummu Sulaim bertanya, 

“Wahai Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran 
maka bagaimana pendapatmu mengenai perempuan yang bermimpi di dalam tidur seperti 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2027 


bermimpinya kaum lelaki?. Maka apakah ia harus mandi dari sebab itu?”. 

Maka Rosulullah bersabda kepadanya, “Ya”. 

Aisyah berkata kepada Ummu Sulaim, “Ciss, apakah perempuan bermimpi akan hal itu?”. 

Maka berpalinglah Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam kepadaku seraya bersabda, “Mudah- 
mudahan kedua tanganmu penuh berkah, maka dari manakah adanya penyerupaan (anaknya 
dengan dirinya)?” 


Penjelasan hadis dari kitab syarah az zargoni : 


39 1 JB 4 d3 dlu plg dinile OI la X9 salisy elus JS yaa Oil ade Jab ah: sal mc al B9 
Jas A8: Jl83 Jllay al SS yaSC9 « SASI9 sg ll 9 d3 ul NI IleJll Uas 4 Du pc ang 
sbgmll JB « Sl dab yaa Sl Esia N slgal oolo ul sdg : BS JB « saliby sll JS Ul ale 
» Ai 0 ul le aliy Y oil - aku le Jl gluo - As195Y dnoguas slh U3Y ul Bl Sl3 

d lay SI Ang 5 code Jalan Y ISS9 « pgale Abalun AS bull yo WN Ugalisy Y cluwdI 


Ibnu abdil barr berkata : dalam hadis terdapat dalil bahwa tdk semua perempuan mimpi basah jika 
tidak tentunya aisyah dan ummu salamah tdk akan ingkar. Ibnu abdil barr berkata : dan terkadang 
sebagian lelaki tdk mimpi basah tetapi dalam kasus perempuan lebih banyak ditemukan. 

Menurut ibnu batol : dalam hadis terdapat dalil bahwa setiap perempuan mimpi basah. Al hafidz 
ibnu hajar berkata : yang jelas maksudnya hadis adalah bisanya perempuan mimpi basah bukan 
terjadinya, maksudnya perempuan bisa mimpi basah. 

Imam As suyuti berkata : penghalang manakah adanya hal itu adalah khususiyah bagi istri-istrinya 
Nabi shollallohu alaihi wasallam bahwa mereka tidak mimpi basah sebagaimana khususiyah para 
Nabi yg tidak mimpi basah karena mimpi basah dari syetan dan syetan tdk menguasai mereka 
begitu juga syetan tdk menguasai istri-istri Nabi sebagai penghormatan baginya. Wallohu a'lam. 


NB : Secara medis kemungkinan kandungan air mani perempuan berbeda dengan air mani lelaki, 
namun orang arab menyebutnya sama-sama sebagai air mani. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1055003494522458/ 
www.fb.com/notes/1056188471070627 


TAYAMUM 

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang tayamum. 
2709. Tuntunan Shalat : Bab IV Tayamum 
Bab IV Tayamum 


Pengertian Tayamum 

Tayamum adalah pengganti wudhu/mandi sebagai alternatif ketika tidak ada air atau karena sakit. 
Tayamum dilakukan dengan mengusap muka dan kedua tangan dengan debu disertai niat. Dasar 
dari tayamum adalah firman Allah dalam al-@ur'an: 


Sagar Pepek Calo ane | paid 2 Valen pbb Sa peran Af SAN Aa (K0 Aa He If ia Me Lb ea Ol 
LAI 0 02 0-03 0. A0 G He Tha 3 Tn ed 2 .. 6. Li 3 yo Pe 39 3 Bo. Low PJ TA 
Dg K3 Sd SAP dian pay Sad dag SI) TP oya SS Jamal Al Ang La da Se, 


Artinya: “dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat membuang air besar 
(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2028 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan tanah yang baik (suci). Maka usaplah wajahmu dan tanganmu (dengan pakai debu yang 
Suci). Allah tidak hendak menyulitkan kalian semua, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan 
menyempurnakan nikmat-Nya pada kalian, supaya kalian bersyukur.” (@S. al-Maidah (051: 6 ) 


Sepintas penggunaan debu sebagai sarana bersuci tidaklah sesuai. Sepintas debu hanyalah 
menambah kotoran di tubuh, bukan membersihkan. Lalu apa makna filosofis penggunaan debu ? 
Jika dilihat dari segi asal usul penciptaan manusia, maka sangat logis debu digunakan sebagai 
sarana alternatif dalam bersuci ketika tidak menemukan air. Allah menciptakan manusia dari dua 
unsur, yaitu air dan debu. Selain sebagai unsur penciptaan, air dan debu (baca: tanah) juga 
merupakan unsur utama tumbuhnya makanan yang dikonsumsi manusia sehari-hari. 


Jadi, meskipun secara lahiriah tampak mengotori namun secara batiniah (esoterik) malah 
menyucikan. Selebihnya, debu merupakan pengingat bahwa pada akhirnya manusia kembali ke 
debu (kuburan). Lantas mengapa yang diusap hanya wajah dan tangan? Kenapa kepala dan kaki 
tidak diusap, padahal merupakan anggota wudhu ? Rahasianya adalah karena meletakkan debu 
di kepala merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh seorang manusia. Sedangkan kaki 
tidak wajib diusap dengan debu, karena kaki biasanya memang ditempatkan di tanah. Tayamum 
sendiri merupakan ibadah, sedangkan ibadah perlu dibedakan dengan kebiasaan sehari-hari. 


Syarat-syarat Tayamum 


Ada beberapa syarat agar seseorang bisa melakukan tayamum, yaitu: 

1. Ada halangan untuk menggunakan air. Hal ini bisa jadi karena: 1) tidak menemukan air: 2) ada 
air tetapi dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh jika digunakan, seperti karena sakit: 3) 
ada air tapi dibutuhkan untuk yang lebih penting semisal untuk minum. 

2. Menggunakan debu suci yang belum pernah digunakan untuk bersuci dan tidak ada campuran 
benda lain semisal air atau minyak wangi. 

3. Dikerjakan setelah masuknya waktu shalat. Hal itu karena tayamum merupakan bersuci untuk 
keadaan darurat. Jika belum masuk waktu, maka tidak bisa disebut darurat. 

4. Sudah melakukan pencarian air-setelah masuk waktu shalat-ke semua arah, kecuali kalau 
sudah yakin tidak ada air atau melakukan tayamum karena sakit. 

5. Beragama Islam. Tayamum tidak sah dilakukan oleh orang non muslim. 

6. Tidak haid atau nifas. 

1. Menghilangkan najis yang ada pada tubuhnya terlebih dahulu jika ada najis. 


Rukun Tayamum 


Fardhu atau rukun tayamum ada lima: 

1. Niat 

Niat tayamum dilakukan ketika memindah debu. Yaitu setelah menepukkan kedua telapak tangan 
ke debu dan berlanjut sampai mengusap wajah. Adapun bacaan niat tayamum adalah sebagai 
berikut: 


Artinya: “Saya niat tayamum agar dapat diperbolehkan melaksanakan shalat fardhu karena Allah 
Ta'ala”. 

Tayamum tidak boleh diniati “untuk menghilangkan hadas” karena tayamum hanyalah sesuci 
pengganti dan tidak dapat menghilangkan hadas. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2029 | 


Agar orang yang melakukan tayamum dapat melakukan shalat fardhu, shalat sunnat dan ibadah- 
ibadah lain yang membutuhkan suci (thaharah), hendaknya dalam niatnya menyatakan: 
“diperbolehkan melaksanakan shalat fardhu” seperti contoh pembacaan niat yang terdapat dalam 
tayangan Video CD buku ini. 

2. Memindah debu 

Maksud dari memindah di sini adalah adanya usaha dari orang yang bertayamum dalam 
memindah debu. Jika tidak ada usaha, semisal berdiri di tempat yang berlawanan dengan arah 
angin, kemudian langsung mengusap wajahnya yang terkena debu yang dihempaskan angin, 
maka hal itu tidak cukup. Sebab, dalam praktek tersebut tidak ada unsur memindah debu.|1J 

3. Mengusap wajah 

Caranya: mengusap dari bagian atas wajah dan meratakannya ke seluruh permukaan wajah, 
dengan satu kali tepukan. Sedangkan batas wajah yang harus diusap sama dengan batas wajah 
yang harus dibasuh dalam wudhu. 

4. Mengusap kedua tangan 

Batas tangan yang diusap adalah dari ujung jari sampai dengan siku, sama seperti dalam wudhu. 
Caranya: usaplah tangan kanan dari ujung jari-jari sampai dengan siku dengan menggunakan 
tangan kiri. Lalu usaplah tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan juga dari ujung jari-jari 
sampai dengan siku. 

Untuk mengusah wajah dan kedua tangan harus menggunakan tepukan yang berbeda: satu 
tepukan untuk wajah dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan. 

5, Tartib atau dilakukan secara berurutan 

Dalam tayamum, harus mengusap wajah terlebih dahulu lalu mengusap kedua tangan. 


Sunnat-sunnat Tayamum 


1. Membaca Basmalah 

2. Bersiwak 

3. Membaca dua Kalimat Syahadat 

4. Menghadap Kiblat 

5. Melepas cincin di tepukan pertama yang digunakan untuk mengusap wajah. Pada saat tepukan 
untuk mengusap kedua tangan, maka cincin wajib dilepas 

6. Merenggangkan jari-jari tangan di saat melakukan tepukan pada debu 

7. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri 

8. Mendahulukan bagian atas dalam mengusap wajah 

9. Menipiskan debu terlebih dahulu sebelum diusapkan, dengan cara ditiup atau dikibaskan. Hal 
itu jika debu yang melengket pada telapak tangan tebal 

10. Mengusap melebihi batas yang wajib diusap baik dalam wajah atau tangan. 

11. Berkesinambungan (muwalat). Yaitu segera melakukan rukun yang kedua setelah selesainya 
rukun yang pertama dan seterusnya. 

12. Membaca doa setelah tayamum: 


Gotatal aya sednoely Cpu pl Sya sedot ml wal yang tekap Ian Of Aglg dd laga Y ong BUY AO aga 

BI) ily Bika SI YA Oh aga Bai AI Dita Lp LAN Bole ya asal. 

Artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah 
aku termasuk orang yang ahli taubat, jadikanlah aku termasuk orang yang ahli bersuci dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2030 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang shalih. Maha Suci Engkau Ya Allah 
dan dengan memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun 
dan bertaubat kepada-Mu. 


Yang Dimakruhkan dalam Tayamum 


Ada dua hal yang dimakruhkan dalam tayamum, yaitu: 1) memperbanyak debu ketika mengusap 
sehingga dapat mengotori wajah dan kedua tangan: 2) mengulang usapan pada setiap anggota 
tayamum. 


Yang Dapat Membatalkan Tayamum 


Tayamum menjadi batal karena: 

1. Terjadinya hal-hal yang dapat membatalkan pada wudhu. 

2. Sebelum memulai shalat, meyakini, menduga atau mengira adanya air, kecuali bila bertayamum 
karena sakit. Atau, sudah memulai shalat namun shalat yang dilakukan adalah shalat yang tidak 
gugur sebab tayamum (dalam artian wajib mengulangi lagi) 

3. Murtad (keluar dari agama Islam) 

4. Hilangnya sakit bila ia bertayamum karena sakit, kecuali bila sudah memulai melakukan shalat 
maka tayamumnya tidak batal. 

5. Bermukim atau berniat mukim (bagi orang yang bertayamum karena dirinya musafir). 


Shalat dengan Tayamum, Wajib Diulangi atau Tidak? 


Shalat dengan menggunakan tayamum, adakalanya tidak harus diulangi: adapula yang harus 

diulangi. 

. Tidak usah mengulangi shalat apabila: 

. Bertayamum di tempat yang sudah biasa tidak ada air. 

. Butuh pada air untuk diminum. 

. Butuh menjual air untuk biaya hidup. 

. Tidak mampu membeli air. 

. Mampu membeli air, akan tetapi uangnya dibutuhkan untuk biaya hidup atau melunasi 
hutangnya. 

. Harga air diatas harga standart. 

. Sulit untuk mengambil air karena terhalang musuh atau terhalang binatang buas. 

. Tidak menemukan alat untuk mengambil air. 

. Khawatir membahayakan pada dirinya atau orang lain. 

10.Khawatir memperlambat kesembuhan. 

11.Menambah parah sakit yang dideritanya. 

12.Berdampak negatif pada anggota tubuh bagian luar (zhahir). 


ABON. 0 


O DAD 


b. Harus mengulangi shalat apabila: 

1. Melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air, hanya saja pada saat itu kebetulan 
habis. 

2. Lupa kalau punya air 

3. Kehilangan air di kendaraan saat perjalanan 

4. Meletakkan satir (perban dan sesamanya) di anggota wudhu pada saat ia tidak punya wudhu. 

5. Terdapat satir (penghalang) di anggota tayamum. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2031 ) 


6. Bertayamum sebelum masuk waktu. Sebab, bersuci dengan tayamum boleh dilakukan jika 
dharirat. Jika waktu shalat belum masuk, maka tidak bisa disebut dharurat. 

1. Tayamum karena sangat dingin. 

8. Tayamum dalam perjalanan yang maksiat. 

9. Bagian tubuhnya ada yang najis, kecuali jika najisnya ma'fu. 

Dalam sembilan item di atas, seseorang diharuskan shalat dengan menggunakan tayamum, tapi 

wajib mengulangi shalatnya jika keadaannya sudah normal. 


Wudhu yang Disempurnakan dengan Tayamum Bagi Pemakai Perban (Shahib al-Jaba'ir) 


Orang yang di anggota wudhu-nya terdapat perban atau sejenisnya (seperti param, pembalut luka 
dan lain sebagainya), ia boleh berwudhu tanpa melepas perban tersebut. Sedangkan kewajiban 
membasuh/mengusap pada bagian yang diperban itu diganti dengan tayamum. Cara bersuci 
semacam ini disebut wudhu yang disempurnakan dengan tayamum. 


Shalat yang dikerjakan dengan wudhu yang sedemikian tidak wajib diulangi kembali, dengan 
catatan harus memenuhi beberapa syarat berikut: 

1. Perban dipasang dalam keadaan suci (dari hadas kecil maupun hadas besar). 

2. Letak perban tidak melebihi batas anggota yang luka, kecuali sekedar bagian yang diperlukan 
untuk merekatkan perban. 

3. Sulit untuk melepaskan perban karena khawatir akan menambah parah atau menimbulkan sakit 
yang baru. 

4. Yang diperban bukan anggota tayamum (wajah dan kedua tangan). 


Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka shalatnya wajib diulangi. Kewajiban 
mengulang itu harus dipenuhi setelah sembuh dari sakit dan bisa melakukan wudhu dengan 
sempurna. 


Pengaruh Letak Perban bagi Ketentuan Wudhu 


Letak perban menjadi penentu utama ketentuan bersuci (wudhu): 
1. Jika perban terletak di selain anggota wudhu, maka perban tidak memiliki pengaruh apa-apa, 
yakni wudhu dilakukan sebagaimana biasa, tanpa harus disempurnakan dengan tayamum. 


2. Jika perban terletak hanya di satu anggota wudhu, maka harus disempurnakan dengan 
tayamum. Tayamum dilaksanakan pada saat giliran anggota yang diperban. Jadi, misalnya perban 
ada pada tangan, maka tayamum dilakukan setelah membasuh wajah (baik sebelum membasuh 
tangan ataupun sesudahnya. Namun yang lebih utama mendahulukan tayamum sebelum 
membasuh tangan). Pada saat membasuh tangan, maka: a) usaplah perbannya dengan air jika 
perbannya dipasang di bagian anggota yang sehat (tidak sakit): b) membasuh bagian tangan yang 
tidak diperban hingga bagian yang ada di bawah pinggiran perban: c) kemudian melanjutkan 
wudhunya. 


3. Jika perbannya lebih dari satu dan berada di anggota wudhu yang berbeda, seperti wajah, 
tangan dan kaki, maka tayamum harus dilakukan beberapa kali sesuai dengan urutan sejumlah 
anggota yang diperban tersebut, dengan cara dan urutan seperti di nomor 2. 


Keterangan: Pada intinya yang harus dilakukan pada anggota yang diperban itu ada tiga, yaitu: 1) 
tayamum sebagai ganti dari bagian yang tidak terkena air jika perbannya dipasang pada bagian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


anggota yang sehat: 2) mengusap perban dengan air, 3) membasuh bagian yang tidak sakit/tidak 
diperban (termasuk pinggir-pinggir perban). 


Jika terdapat luka yang tidak boleh terkena air pada salah satu anggota wudhu dan tidak diperban, 
maka wudhunya juga harus dilengkapi dengan tayamum. Dalam hal ini juga wajib mengusapkan 
debu (selagi memungkinkan) pada lukanya, jika memang terdapat di anggota tayamum. 


Mandi yang Disempurnakan dengan Tayamum bagi Pemakai Perban 


Sebagaimana wudhu, mandi dari hadas besar bagi pemakai perban juga harus disempurnakan 
dengan tayamum. Bedanya dengan wudhu adalah dalam mandi tidak ada ketentuan harus urut. 
Bisa langsung membasuh seluruh tubuh, lalu mengusap perban dengan air, lalu melakukan 
tayamum: atau sebaliknya (tayamum terlebih dahulu kemudian mandi dan mengusap perban). 


Dari buku : Shalat itu Indah dan Mudah (Buku Tuntunan Shalat) 
Diterbitkan oleh Pustaka SIDOGIRI 

Pondok Pesantren Sidogiri. Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 
PO. Box 22 Pasuruan 67101. Telp. 0343 420444 Fax. 0343 428751 


FOOTNOTE 

(11 Lihat Tuhfat ath-Thullab (pinggiran (hamisy| Hasyiyat asy-Syargawi) juz.1 hlm.99. 

1176. MEMBERSIHKAN NAJIS SYARAT SYAHNYA 
TAYAMMUM 

PERTANYAAN : 

Syahid Abisalem 


Assalam.. Mf dulur kbeh.... Minta pnjlasan'y.. Syarat'y tayamum kah,hrus membrsihkan najis 
trdhulu yang ada di bdan kita.. Bgai mana cara membrsihkan najis'y bagi orang yang brtymum'y 
karena tidak ada air? 


JAWABAN : 
Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Menghilangkan najis dari badan itu syarat sahnya tayammum, sampai pada perkataan musonnif 
kalau kesulitan mendapatkan air untuk mengilangkan najis atau karena sakit maka bertayamumlah 
dan solat karena lihurmatil waktu dan solatnya wajib digodho' seperti pendapat imam ibnu hajar.... 


AB LAS any CE Aa ebeg pa la A3 aya Pad UI ola O JB ON JI eri Ton bh DASI ye Lula JI) 
PL 
| Referensi bughyatul musytarsidin hal 29 |. 

Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Semoga membantu.. syarat tayamum yang ke 7 yaitu menghilangkan najis sebelum tayamum di 
laksanakan. menurut pndapat yang mu'tamad, jika melakukan tayamum sblum mghlangkan najis 
maka tidak boleh brtayamum sblum mghlangkan najisy, baik najis tersebut brada pada tmpat 
kotoran atau selainya,karenaa tayamum adalah sbuah ibadah yang memperbolehkan untuk 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2033 


melakukan shalat dan sholat tidak akan bisa trcpai jika di sertai mani'.syarat ini hanya brlaku bagi 
orang yang mempunyai air yang ckup untuk mghilangkan najis.goul ashoh menurut syarih,shalat 
dengan tayamum sblum mghlangkan najis trlebih dahulu maka tetap wajib 'adah.sedangkan goul 
ashoh menurut imam jamal ar romli dan selainya,shalaty seperti halnya shalat orang yang tidak 
menemukan air dan debu(fagidut thohuroin)tanpa brtayamum/(wajib i'adah). | hawasyil madaniyah 
1/190-191 |. wa allahu a'lamu. 


1284. TAYAMMUM DI KACA KENDARAAN 
PERTANYAAN : 
Mujalli Madani 


Assalamu'alaikum wb mau bertanya nih syah orang yang tayammum di pesawat / di bis kan dsitu 
ga ada turob/abu mreka hnya menempelkan tangannya ke kaca .....? Makasih 


JAWABAN : 
2 Dewi Rosita 


Tayamumnya tidak sah sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata mata lihurmatil waktu 
(memuliakan waktu)syarah bajuri juz 1 shohifah 201 


Leakonlaor yS| oakarag CE Ra oi las Ol ALA LIL Ly pelAIL ale Le 
Bagi orang yang tidak mendapatkan alat bersuci yaitu air dan debu,maka ia wajib shalat fardhu 
demi menghormati waktu dan wajib mengulanginya kembali jika mendapatkan salah satu dari 

keduanya. | Almajmu juz 2 shohifah 245 |. 
S3 AA G0 ya dala 2 Pig Ole alas Ag HAN 3 Sg AI ala 2) eni mami dilas ALI SU 
AAN pem Vig Feni J9 Bol Sony ee gor 3 SH A1 Ogly Akaghl SU oi blus ul 3s Pn) 
al AAA 3 maag ARI Ale daa 0 SSI ya ya ALA Hino Ka,P Hilda ndak On lead) 28 pasak 2 YAI 
IS Mila Aisi gal JW ge LAI AN Jab Kala pl ag AYI Jep gta gydih Saga JB Ag LAN ,AY 
Ala lp JII SH IBI, Ci NG Jasilk JS yr LULA lbuna jang JEy yaa 3 pang (cP UP) Vol pel 
jl 

2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam wr.wb. Tayamum yang biasa dilakukan dipesawat, atau di bus dengan 
menggunakan media kursi atau kaca dianggap tidak sah karena meski ada debunya tapi tidak 
memenuhi sarat untuk tayamum..kedudukan sholat dalam keadaan seperti itu semata-mata hanya 
untuk lihurmatil wagti. (refrensi ahkamul fugoha keputusan muktamar NU KE-28 di pondok 
almunawir krapyak tgl 26-29 robiul akhi 1410H/25-28 Nopember 1989M). 


Salah satu kitab rujukannya adalah albajuri 1 hal 102 : 
LAXoel dong ISL onkangy Cdi Rae 2 AI lag Ol SINI SU LP) oa yelell MIL (de ka... 


"Bagi orang yang tidak mendapatkan air dan debu,maka ia harus melaksanakan sholat fardhu 
demi menghormati waktu dan kemudian mengulanginya kembali jika telah mendapatkan salah 
satu dari keduanya. 


2 Mbah Jenggot II 
Sepakat dengan teman2 di atas, bisa sah jika bawa debu dari darat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2034 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/370487006307447/ 
1395. PEDOMAN MENENTUKAN PENYAKIT AKUT 
PERTANYAAN : 


Untuk mengetahui penyakit yang dideritanya memperbolehkan tayamum atau tidak, apakah harus 
melalui petunjuk dokter, ataukah bagi dirinya boleh memastikan penyakitnya sendiri ? 


JAWABAN : 
Lee Choe Lae Mon 


Dalam hal ini boleh perpgang pada orang adil atau orang yang bisa dipercaya, seperti dokter. 
Adapun untuk memastikan penyakitnya dengan dirinya sendiri, dapat dianggap cukup, apabila 
mengetahuinya tentang ilmu kedokteran. Namun menurut imam Romli belum cukup. Sedangkan 
menurut Imam Ibnu hajar dan Imam asnawi dianggap cukup. | Courtesy of : hasyiata golyubi wa 
amiroh . juz.1 Hal. 95 |. 


par Sir SAI JSI JI yag (RA das) Jp ol ya MY Jay ly das Ip SL Sp G danny 
AA Let Lai Lot Ane LUillan all S2 Ol, dedi deh AS Jay dilan MEN LS P3 al JAN) Ini de 
& Ta Jd! Jaa Na “3 LS An jl Bg Clan 2 oke) WP neg Paw pala Sia 8 ASI, 5 & pall sa YI (as 
lah. baal 3 alel Ikan oa SA 

BATASAN PENYAKIT YANG LAMA MASA PENYEMBUHANNYA 


Diantara factor yang memperbolehkan tayamum adalah, sakit yang ketika terkena air akan 
memperlambat masa sembuhnya. Sebatas mana setandar lamanya masa penyembuhan yang 
meperbolehkan tayamum ? Sekira lambatnya kesembuhan itu mencukupi untuk melaukukan 
shalat. | Courtesy of bugyatul mustarsidin - Hal 49 |. 


oi DAN ay ad AD j3 aa Ob ata Jab dl Ab lay Gala JE, 


1704. TAYAMMUM DENGAN MENEMPELKAN TANGAN 
PADA TEMBOK / KURSI 

PERTANYAAN : 

Agus Ainulyagin AL-Gifary 


Bagaimana tayammum yang benar ? sering kali saya melihat...ada yang tayamum cukup 
menempelkan tangan ke tembok/kursi jika di mobil... bukan memakai tanah yang suci... - apakah 
tayammum nya sah jika seperti itu ? - ibaroh nya... 


JAWABAN : 
2 Dewi Rosita 


Tayamum yang hanya dengan menempelkan tangan ke tembok/kursi itu tidak sah. Dalam 
madzhab syafi'i sahnya bertayamum hanya dengan menggunakan debu. | Majmu juz 2 shohifah 
2451. 


HAB gp ya Ale SUS low pat dy AAN 3 Ag Aki padukan SL AYI asih mami dilema JL S-UI 
AA oma Yg Fan IN Boga Bye ea gor GA Al Ugly Mlegh all old is al ye AJI Sy 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2035 


Al AI 3 TPA, AA ale dansa) 0 SSI ya ya pala Iiarad Kak Hilda Crila Ca BLALA 23 pall 
ISaj3£ Bilay Hito gal Ju gelak AT Ja ya Kadal at ang AI Bo gag pl Seal gatal JB 3 LAYAN 
JAN DE li Gaby lily SS GOING Jaasilk Ja pr BIL Clomua Ujang J3 II yunka 3 ping So UE pl 
Jalani SL SY 

? Masaji Antoro 


Kalau tembok atau kursi tersebut berdebu yang memiliki HAMBUR (bledhuk-java-pent.) maka 
boleh, bila tidak maka tayammumnya percuma dan tidak sah menurut kalangan Syafi'iyyah dan 
mayoritas ulama Figh. 


aa WA yan AAN PMII Sab ya MY Akun jg Ain JUS Ah Las OS 3 all Gaal Y Jang dala Bls 
Io IA oya Sotay SR Aj ol yaa II SAI Joan il peak Gak JA SU OLS ad jd LE Las JI, Ja 
sd terj ls ES OI ol ya) LI GA 


Redaksi dalam kitab an-Nihayah : Dan boleh tayammum dengan pasir dengan syarat yang tidak 
melekat pada anggota tubuh meskipun halus dan terdapat hamburnya meskipun sudah teramat 
lembut karena ia tergolong lapisan-lapisan tanah dan debu termasuk bagian didalamnya maka 
tidak sah tayammum dengan menggunakan pasir meskipun sudah halus yang tidak ada 
hamburnya (bledhuk-java-pent.), atau yang ada hamburnya hanya saja pasirnya dapat melekat 
pada anggota tubuh. 


Kitab al-Mughni menambahkan keterangan diatas “Dari sini dapat disimpulkan bahwa debu yang 


digunakan sebagai sarana tayammum disyaratkan harus memiliki hambur yang dapat melekat 
pada wajah dan kedua tangan saat ditempelkan”. | Hasyiyah as-Syarwani 1/353 |. 


papa dale AU Hoa alat dy HAN 3 Agak ya Ika IL  YI ena maa Y dl Uas JL SK Ul 
MPI gada Boy ank pemaad j or GB Se al OjdI) Akagkl sb bl Il ag El ye tali 
mual y dg jaka NS dal dial 0 SSL UAN yo ja SLS Snad Kak Ji Ilang li oi Lead, A5 puma AN, 25 BANI 
ad JBg sleaa AT Ip ya Hae al NI SAN JB glory ya saga JB ag Ola VE Y al AG 
Ay AS PNY Jail La JSI 338 WIL Hlm yang JB) HI yank 3 Pmr Ga UPN sljel JS4 JR May Aisi 
j3 Haa WIL ObnnY dll 2D HN 3) Wa) 

Sedang mengenai masalah hukum, menurut Madzhab Kami (Syafi'iyyah) tidak sah tayammum 


kecuali dengan memakai debu, ini yang dikenal dalam madzhab kami dan telah diputuskan oleh 
para penganut Syafi'iyyah yang telah selaras dengan pernyataan dari Imam Syafi'i. 


Imam ar-Rofi'i menghikayahkan dari Abu Abdullah al-Khonaathy akan kebolehan bertayammum 
memakai dzarirah (tumbuhan berdaun hijau), kapur, warangan, kayu yang dilembutkan, botol kaca 
yang dihaluskan dan sejenisnya dan ini adalah pendapat yang aneh, dhoif, menyimpang dan 
tertolak, sengaja kami tuturkan agar tidak terperdaya dengan pendapat tersebut karena pendapat 
yang shahih menyatakan tidak bolehnya bertayammum kecuali dengan sarana debu seperti 
pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, Ibn Mundzir dan Imam Daud. 


Al-Azhari dan al-@adhi Abu Thoyyib berkata yang demikian adalah pendapat mayoritas Ulama 
Figh, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata boleh tayammum menggunakan setiap benda- 
benda bumi hingga batu besar yang telah dicuci sedang pengikut Imam Malik membolehkan 
memakai setiap benda yang asal mulanya bertemu dengan tanah seperti kayu, es dan sebagainya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2036 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sedang dalam kebolehan tayammum dengan garam terdapat tiga pendapat dikalangan pengikut 
Imam Malik yang salah satunya memperbolehkannya. | Al-Majmu' “Alaa Sarh al-Muhadzdzab 
17212 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/451276558228491/ 
2135. Masalah Debu Musta'mal Tayammum 
PERTANYAAN : 
Ayrie Lophe Lij 
Asalamualaikum, mau tanya masalah tayamum, apakah debu yang mustakmal bisa disucikan, 
Seperti halnya air mustakmal ? dan bagaimana caranya ?? 
JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Ds ads 
FASHLUN FII KAIFIYYATITTAYAMMUMI. Fashal menerangkan tata cara tayammum. 
Ja pat ol ea 
YATAYAMMAMU BITURAABIN THAHUURIN LAHUU GHUBAARUN. Seseoang 
bertayammum dengan tanah yang berdebu. 
3 GB SU) ASN DA 
KHARAJA BIHII ATTURAABU AL MUATANAJJISU WA MAA LAA GUBAARA LAHUU 


WAL MUSTA'MALU. Berbeda dengan tanah yang mensucikan dan berdebu, tanah yang 
terkena najis dan tanah yang tidak berdebu dan tanah yang musta'mal. 


Apa itu debu musta'mal ? Ta'bir Fat-hul Wahhab selanjutnya : 

AS Aa BERI pa Ul Ga AW gang Gi Uya y AS Maa 
LAA BIMUSTA'MALIN KAL MAA WAHUWA MAA BAGIYA BIUDHWIHII AU 
TANAATSARA MINHU HAALATATTAYAMMUMI KALMUTAGAATHIRI MINAL MAAI. 
Tidak dengan debu musta'mal sebagaimana air musta'mal. Debu musta'mal ialah debu 


yang tersisa pada anggotanya atau yang bertaburan dari anggota tersebut sebagaimana air 
yang menetes. Wallaahu A'lam. 


? Zaine Elarifine Yahya 


Ada perbedaan mendasar antara air dengan debu, bila air musta'mal itu "menyatu" saat 
dihimpunkan, namun tidak demikian halnya dengan seluruh debu musta'mal kala 
dihimpunkan, semua debu musta'mal ini 'mujaawir' ( terpisah satu sama lain, tak menyatu). 
Karenanya debu musta'mal tak perlu disatukan hingga volume tertentu untuk dapat 
dikatakan kembali menjadi debu "thohuur" melainkan langsung ditebarkan saja ke tanah 
lapang. Bila membutuhkan debu suci, cari area baru yang belum diambil debunya dst. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4826371284257671 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2037 ) 


2898. SATU TAYAMUM UNTUK SATU FARDHU DAN 


BERAPA SAJA IBADAH SUNNAT 
PERTANYAAN : 


2 Yadi Adi 

Assalamu'alaikum. Apabila seseorang kesulitan air atau karena sebab lain sehingga tidak bisa 
wudlu dan harus Tayamum. Yang saya tanyakan berapa kali dia berTayamum bila dia sholat 
Rowatib, sholat Fardlu, Tadarus Al-Gur'an ?. Wassalamu'alaikum. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Satu tayammum itu untuk 1 sholat fardlu, dan selama belum batal maka 
boleh baginya sholat sunnah dan ibadah sunnah lainnya berapa saja dengan tayammum tadi. 


? Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikumussalam. Ikut nyumbang referensi : 


2 Maa Sa en jam "ala 


90.9 


Pd 0 


Manar KE ALA TAG Ne Nan 
al Pasal Kaya JA G3 Ag DI Gan 6 Mal pa GA 


Pendapat Madzhab Hanafiyah satu kali Tayamum boleh (tidak ada batasan) untuk mengerjakan 
beberapa sholat fardlu dan sholat- sholat sunah, alasannya karena bertayamum menjadi suci 
ketika tidak ada air untuk bersuci. Mereka ulamak-ulama Hanafiyah bersandar pada hadits rosul: 


90.9 20 AL AAA YG 


Intan AS Bali Ang pd Ol mual 2-23 ebi ata 


Dan dengan giyas hukum pada wudlu, mengusap muzah. Dan karena sesungguhnya satu kali 
hadats tidak wajib baginya dua kali bersuci. Sedangkan pendapat Malikiyah & Syafi'iyah satu kali 
tayamum tidak boleh untuk mengerjakan 2kali sholat fardlu. Maka Mutayammim (orang yang 
bertayamum) mengerjakan lebih dari satu sholat fardlu dengan satu kali tayamum. Dan boleh bagi 
Mutayammim (orang yang bertayamum) mengumpulkan/ mengerjakan ibadah-ibadah yang 
disunahkan. (Al-Mausu'ah Al-fighiyah bab Tayamum|. 


1/7 gbi II BU Jo 3 BY (en JSI) leyprg oya (east) Al pragia UP EN 


Tidak boleh mengumpulkan dua ibadah fardlu dengan satu kali tayamum. Dan orang yang 
bertayamum karena ada udzur syar' wajib pada tiap-tiap ibadah fardlu. (Al-lgna' Fii Halli Alfadzi 
Abi Syuja' 1/781. Wallohu a'lam.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss-ktb/permalink/690931167596361 


3490. SHALATNYA ORANG YANG BERTAYAMUM KETIKA 


MENDENGAR TETESAN AIR 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2038 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Ishag 
Assalamualaikum Wr Wb. batalkah orang (bersuci dengan tayamum) yang shalat mendengarkan 
suara / bunyi air, tetesan air. Terima kasih ? 


JAWABAN : 


? Penawar Rinduku 
Lihat safinatun naja hamisy kasyifatus saja hal. 75-80 : 


Jas 216 yo AS Gb Jul dll Egi3y3 « Can « Alas Buic gol Ball Jlug # Jua he « 
PA AA At 
cola pasillo «MRI US bola « Ab toll do sallg « Aina Aidllo « Log Ig Oblgio OLS, Ddbg 
(el 98 dr pall « susu esla8 Guleig « Dll gas dg «yA sagu laga Will 9 yul UaiS 3 Aolol 


- fathul garib hamisy al-bajuri juz 1, hal. 94-96 : 


3 langio LS wind aral Caluul 8 ily Hawg » 29ASII Jul lo JS - Kasal elutl GB poll Jlay 3s 
padi 33 - Dal Lg 4S 98 - clodi »929 Ula! Raill LAM 999 - sll 43, - suWl . 9 - doi Ju Lasl 
Adul ClSg Lp lgS5 ag ol, ylB « doi Ily». Okuall 93 M9s JB Aodgi gl elall LSI, -i clall sa) 
NG... ian DS owl Lgu bai lag gl « Jlsll 49 Cullay . . io 0d may Lpu55 baiuy N loo 
da3 Si 93. elo SL) Ai oebi9 US KOS aoi US lg «es gl Dili ws La Jl 
Ulu GL daa 


Jika yang dimaksud pada pertanyaan adalah : 

A. bukan orang yang sholat dengan tayammum maka tidak batal 

B. orang yang sholat dengan tayammum maka diperinci : 

1. Jika tayammumnya karena tidak ada air kemudian melihat air atau menyangka ada air, maka : 
a. jika belum masuk dalam pelaksanaan sholat maka batal 
b. jika sudah masuk dalam pelaksanaan sholat, maka : 

1. jika sholat yang dilakukan termasuk fardlu sholatnya tidak gugur dengan bertayammum 
seperti orang yang mugim (di daerah yang umumnya terdapat banyak air, atau yang 
biasanya ada air), maka sholatnya batal seketika. 

2. jika sholat yang dilakukan termasuk fardlu sholatnya gugur dengan bertayammum, 
seperti orang musaffir orang yang mugim (yang berada di daerah yang umumnya tidak 
ada air, atau kadang ada kadang tidak dengan keadaan yang seimbang), maka sholatnya 
tidak batal baik sholat fardlu atau sholat sunnah. 

2. Jika tayammumnya karena sakit, kemudian melihat air atau menyangka ada air, maka tidak 
berpengaruh apa-apa. Wallohu a'lam bish-showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/835307819825361/ 


3854. JARAK MENCARI AIR DALAM TAYAMUM 
PERTANYAAN : 


2 Abdusysyakur 

Assalamualaikun........ salah satu sebab tayammum adalah " fagdul maa-i " dengan syarat kita 
sudah mencarinya.! pertanyaannya : Papa jauh Kira harus mencarinya.? mohon 
penjelasannya yai, nyai, ustadz, ustadzah ........!! 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2039 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

1. cari di sekitar rumah. 

2. cari 150 meter dari rumah. 
3. cari di 4,5 km dari rumah. 


Nomor 3 tak wajib nyari air sampai ke sana kecuali dia yakin adanya air disana. 


| | Eye bon Ol lh 
5 busi Lis 0s gl Ye» diluo Aodgi al eloll isi Ul Sial ia al ISI Uny Ugal x5 99 Cui 
9. basis Lio glS 5,0 Luis uas 9 duo Sl ES Ae» lan Sl ii ISI Uny UH 3 93 Cm 

Jet al 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/928048353884640/ 
www.fb.com/notes/928150170541125 


3866. YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM KARENA 


HADATS BESAR 
PERTANYAAN : 


» Dzalfa Khoirunnisa Sii Chixall 

Assalaamu'alaikum. Mau tanya lagi nih, batalnya tayammum kan adalah ma abtolal wudu'. Yang 
saya tanyakan apakah orang yang tayammum karena junub juga berlaku ma abtolal wudu' 
tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumusalaam. Tidak batal bila tayamumnya karena hadats besar. Bila tayamum karena 
hadats besar kemudian melakukan sesuatu yang membatalkan hadats kecil/wudlu' maka yang 
batal hanya hadats kecilnya saja sedangkan hadats besarnya tidak batal. Referensi : 


US pg3i9 Kaisll asi gl lol die longio WS Ul SI gl siwol Cars ye loorio WS Ul siuol Si Uang Aji 
2 8 220 Winilu Jlay loslg SNI Cas wis daosi Jlay NS yul bas Bos di 2S Sos 
Ginuoall yang Dual Sy seal bisa Lanal 3924 Lao slh 9519 sxwall 99 CSOllg Ulil bel,3 le 


S9G ll dls . JSI Kas le Tu is ed Wan US damai yoriud J 3gu Y Lao elld 959 


Adapun apabila seseorang tayammum karena junub atau lainnya (dari hadats besar), kemudian 
orang tersebut hadats kecil maka tidak batal tayammumnya karena dinisbatkan kepada hadats 
besar (tayamum karena hadats besar : ed), oleh karena itu tidak haram baginya membaca Al- 
Gur'an, berdiam diri di masjid dan sebagainya dari perkara perkara yang diperbolehkan bagi orang 
yang hadats kecil, berbeda dengan sholat, menyentuh mushaf dan sebagainya dari perkara 
perkara yang tidak diperbolehkan bagi orang yang hadats kecil. Dengan demikian tayamum orang 
tersebut tidak batal sebab hadats kecil sampai datang baginya hadats besar. Hasyiyah Asy- 
Syargowy (ITJ. Wallahu A'lam 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/885446848144791/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2040 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/notes/928353320520810 


3947. BOLEHKAH TAYAMUM UNTUK SHOLAT JAMA  - 


@ASHAR ? 
PERTANYAAN : 


2 Satrio Murwo Kinunjuro 
Assalamu'alaikum.. Sholat jama' baik itu goshor apakah boleh dilakukan dengan tayamum? 


JAWABAN : 


2 Wong Gendeng 
Waalaikum Salam Wr Wb. Boleh shalat Jama' Dengan tayammum, 1 shalat satu Tayammum . 
Tidak cukup 1 tayammum dengan dua shalat. 


#olaball ULS gaslad) II LL 
lo 52 Hi Cal any li elall Lalla3 login NI ve cah yu Rendi sal UP "Tasik JB 
Y Sing LS io 05 JI mand Lilis laka a0t 8 JK Ola lea sll deoll oo $3 andi si sad 
Na Na AA an 


2 Muhib Salaf Soleh 
Yang menyatakan tidak boleh itu imam subki akan tetapi itu ketika safar nya tujuannya ma'siat 
maka tidak boleh tayamum. Tapi ini pendapat gorib dari madzhab syafii. Yang sohih boleh 
tayamum tapi mutlag wajib godo solatnya. Karena keringanan itu tidak dapat diambil jika tujuan 
safarnya MA'SIYAT, maka ketika di perjalanan tidak boleh baginya : 

1. jama sholat 

2. gosor sholat 

3. berbuka puasa. 

4. mengusap khuf. 

5. sholat sunnah di kendaraan. 

6. meninggalkan sholat jumat. 

71. tayamum (ini menurut imam subki). 


IVA yo mba so Jilid 9 au 

sole bls Y pas Jl 12 ac dal Jl sclall, 

ale Jiillo BS Rwallg sosll9 Ready modi yo | wd KOS) yo Lai Oi KMI Rim Ai 03 
Sol 20 Job pil Dual Si Rileg 9m OLS 259 ol poll ISS9 dual JSI9 “soal el 39 AJI 
poll PICT Ao bg (bgl do, mawill do 3 Gil pumulIg dug maw dn liul de 38 WN 2 Lelbll 
usil Ji. 

YYV yo ls Als. 


gawoy A9 JSI JI ade Jai Yg Ud LI yu Rony Yo yiuy mal rok, N laS9 sulam bolu Y Las Jo 
SS Kapal 2 ui 99 JB ud Sic Gina JSL Ng Abl VE. 


YVA v2 Giglio dug dual 3 soil ASI. 

dia suda aa - wulil Ula. 

0 Alilid 9 wall Sic meouall 3d 9 Dki Hole 9 sawll Ao b al : uWil Jall. 
alel ll 9 Asilal Ly Ag 9 All dis Lu Jo3 MD 9 mail y9mg Nail : WI Jail 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2041 | 


LINK DISKUSI: 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/932257270130415/ 
www.fb.com/notes/933262590029883 

4059. IJTIHAD KIBLAT SEBELUM TAYAMUM 
PERTANYAAN : 


2 Abdusysyakur 
Assalamualaikum....... APA yang dimaksud “ai yajtahida fil giblati goblahu 
tayammum ? Dan mengapa pada wudhu' TiDaK ada syarat seperti ITU ? 


JAWABAN : 


“ 


Dalam syarat 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Lihat Syarh Kasyifatu Saja hal. 37 : 


ale Raos Al lp SleiSNI JB movi JB agill Reiall 99 525 cal JB: poll J3 SI dB Alill 98 Sei Ul 
abill 3 sleis AI Jb olg LSI Ja55 a05 mawill and: Humas Id S9 dl JB a53 


2 Muhib Salaf Soleh 

Karena tayamum toharoh yang lemah karena menggunakan debu sebagai alat toharohnya 
berbeda dengan wudlu yang menggunakan air. Contohnya : perbandingan orang yang tayamum 
dengan orang yang istihadoh yang bersuci dengan air(wudlu)Padahal keduanya sama sama 
listibahah(hanya untuk membolehkan ibadah). Karena itu orang yang istihadoh dan dia bersuci 
dengan air (wudlu) tidak perlu mencari kiblat dulu berbeda dengan orang yang tayamum walaupun 
dia tidak istihadoh tetap di wajibkan mencari kiblat dulu sebelum solat (menurut imam ibnu hajar). 
Kesimpulan : kenapa tayamum mesti ijtihad mencari kiblat dulu sedangkan dalam wudlu tidak ? 
Karena air adalah toharoh asal dan lebih kuat dari debu. 


YAV yo Soya Agil Wc Sd all dls. 
Bao bai 9 50 lor dogSI sisa HB 9 A9 lc Raon Al ad oli AI JS Boa s3 (al All 58 Api Ul) 
Ulil Wu Uli sloll 88. sloll SI Sg3i VX dsLX aul Ro did drolaiuoll gb. 


2 Abdussyakur 
Memangnya kenapa kyai kalau “lemah“ kok harus mencari kiblat terlebih dahulu .....? apa 
hubungannya kiblat dengan tayammum ? 


2 Ibni Abi Ubaidah 
Syarat sholat adalah menghadap giblat, tayammum adalah bersuci darurat, sama halnya dengan 
masuknya waktu, sholat belum wajib/darurat jika belum mengetahui arah giblat, baik secara yakin 
atau ijtihad.dalam kasyifah sah tayamum meski belum tahu arah giblat asal sudah masuk waktu. 
Wallahu a'lam (DA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/930616170294525/ 
www.fb.com/notes/939770929379049 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2042 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4155. SATU TAYAMUM UNTUK SATU SHOLAT FARDHU 


DAN BEBERAPA SHOLAT SUNAH 
PERTANYAAN : 


2 Ari Alghifari 
Assalamu'alaikum. Maaf mau tanya. Boleh tidak dengan satu kali tayamum kita melaksanakan 
sholat sunah dan sholat wajib ? 


JAWABAN : 


2 Wong Gendeng 

Walaikum Salam Wr Wb. Satu tayammum diperbolehkan shalat Fardhu disambung dengan shalat 
sunnah Ba'diyyah. Bahkan boleh shalat sunnah @obliyyah dan Shalat sunnah ba'diyyah. Meskipun 
dalam tayammum tersebut niat untuk shalat fardhu dan tidak berniat tayammum untuk shalat 
sunnah . Maka dipebolehkan 


& Dag 2 xi £ gonall II 346 10 

la abill d5 Sant Iglg « ld yol 439 Boguoa0 42 Ll : Denah natal Si sasa 
S9 lg « amil ladlgi MN  ldrsug dn all Jd WIL alus ul se WIWIG Lanal mill Sy UI 
ldr HWI dau ol 3 BUI ale Jo debu all sol 


65 asn 1 a slgaall 2 Si 

vaill gai Jull YY gadi yo Rao s9 a13 pagu Jilgill yo sis log AAU) Lu o24 Ul Hs21 
22952 A9 dog Al ul UN Yaoi paru Well laci N J J33 69 BI daliuul alim € gai! dn iswl9 
ale asin Y Ob )X JSI sii ae 1 Jai dg d5 eli alg Jalil ad el ul Jodi deg Bl 93 
Jl... cuioll 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Bila tayamumnya niat melakukan shalat fardlu maka boleh melakukan sholat 
sunah, baik sunah gobliyah maupun ba'diyah. Wallohu A'lam. 


usil dag, 

dll Heo SSI SY al Al db 9d Jd Hill dai Ulu. 

dalusul S9 Us srupuall ade doi Ray al Gulali R3) Hun Sg gl (Cdi R3) Sgi UI elgio DG 
Jani dang d3 DI, 

239 sndsug Cabai 433 slmasug drau all JS Jasall Ag logo s0 Jiilo syal da lisa Su ul las! 
al Id add KandN ale LA Lusi b itu Ng digo tra ll il ul OS asu Jis Y us A53 
but ay Jl da iuto Sgj J9 eelis WA Gl am dilao yo Sy. 

dns alas ASLI di Yg Bo gdio gl wol Sasl Ci slam AA all Sau Ul Hull JI, 
adi ale ag IS SI 98 Udi dc basa LebdI ade Lab AW IS 9 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/935092343180241/ 
www.fb.com/notes/949455845077224 

4201. MENGUSAP TANGAN SAMPAI SIKU SAAT 


TAYAMMUM 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2043 


2 Ufick Puetra Dominic 

Assalaamualaikum wr.wb. Mau tanya ne para ustadz. Adakah hadist yang menjelaskan bahwa 
mengusap kedua tangan sampai siku dalam bab tayammum padahal dalam al guran sudah 
dijelaskan cuma mengusap wajah dan kedua tangan tetapi tidak disebutkan mengusap sampai 
siku. Mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikum salaam warohmatulloh, para ulama' figih berbeda pendapat masalah batasan 
mengusap tangan saat tayammum dalam firman Allah :" maka usaplah wajah dan tangan kalian 
darinya ". Ada empat pendapat : 
1. yang wajib di usap adalah batasan yang wajib dalam wudhu, yaitu sampai siku. ini adalah 
pendapat masyhur madzhab dan pendpatnya fukoha' amshor. 
2. yang wajib diusap telapak tangan saja.ini adalah pendapat ahli dhohir dan ahli hadis 
3. kesunahannya sampai siku dan yang wajib telapak tangan saja.ini diriwayatkan dari imam 
malik. 
4. yang wajib sampai pundak.ini pendapat yang syadz diriwayatkan dari az zuhri dan 
muhammad bin maslamah. 


Sebab perbedaan mereka adalah pebedaan dalam memahami makna tangan dalam kalam arab, 
karena dalam kalam arab makna tangan itu ada tiga makna, yaitu : 

1. telapak saja, 

2. telapak dan lengan bawah , dan 

3. telapak, lengan bawah dan lengan atas. 


Sebab kedua adalah perbedaan atsar dalam masalah tayammum,yaitu hadisnya ammar yang 
masyhur dari jalur yang tsabit :" hanya saja cukup bagimu menempelkan dengan tanganmu 
kemudian meniupnya, kemudian engkau usapkan dengannya wajah dan telapak tanganmu "dalam 
sebagian jalurnya terdapat hadis :" dan engkau usap kedua tanganmu sampai kedua siku " 


Dan juga riwayat ibnu umar sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda :" tayamum 
itu dua pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan sampai kedua 
siku". Juga diriwayatkan dari jalurnya ibnu abbas dan juga jalur lainnya. Jumhur ulama' 
mengungulkan hadis ibnu umar ini daripada hadisnya ammar. Wallohu a'lam bis showab (NN). 

- kitab bidayatul mujtahid (1/61) : 


| 0 Lowdl ama | d9NI Ulu 

Sc (dio ASural 9 AED 9 95 Lo» 0 ) : V93 59 moril 949 Leswos All y0l ll SNI x5 wd sleiall Alis 
Sila adl 909 « 20AG 9d img Lnlgl JI 9d el 99 sg adl Ul : Jadi Jadl : Jlssl asus . 
Jl JB ag « Jai KASI memo 9d LA Ul! gubil Jgillg . )lnodI slgid JB ag « Ubiall »9givo gd 
ella 4 5950 989 «JSI ! LAB «cai sal adl! lai 1 Cb Jaillg . Cusodi Jala all 
sea iss 3 Ltuall9: dng: ear Sang EA Lee dl gag OS al asal al Joslla" 
spg bid GSII talc : ylko XS ade Ja Usa AS 9d Al al elSg 4 sll Lud 9 Sdl pual Jl il 
Sus? sulil Ummllg. ses0dlg seludlg SSI le Jitug « EL Jlg SSI de lg « Yosisal D ebi 
ed GA «oh wadi ol la al "i Bab v0 A8 «aset la Ca « Ul elbg «9d ENI 
(ebay Tai lg" : - Swllg Dika au - d JB ul Bb aw #99." "lag elang Lgu Two Ai 
cab all sll". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2044 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A13 4 Anal LS 1 Ulin psi " JB - Alla DI le - yul ul as pl us Luh S3 
dyS Sob 0g ale jl Sob yo Leul S9 9" Usai ll ud 

dg yo guci): Ud Gali MAC d3 yo Culil slac Cyrs le Cas A58 Run) sll pegal LAN 
SSI ol seb A3 9D SAI ASI uc adl pwl au Iglac Ul dc aglas dusy 9dg ( sAgIl wlc aowill ls 
aclull9 . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/9454735321421221 
www.fb.com/notes/954365944586214 


1779. RAHASIA-RAHASIA BERSUCI 


Oleh : Mlaku Ndungkluk 
ALMURSYID AL-AMIN Karya AL-GHOZALI : RAHASIA-RAHASIA BERSUCI 

Cin) HIV (BI Ca dl Cat AI, Wlk dale JB) (OLI Ja3 Ny) Helny dala Al lo dl Iya) JE 

Ve Ardgah) BY! Co ebes Ol OS le) Ay: Il JI. OI LI 

Kanjeng Rosul Shollallohu "Alaihi Wasallam ngendika:"Wudlu adalah setengah dari Iman",Beliau 
juga Ngendika : "Agama di Bangun atas dasar kebersihan" "beliau ugo ngendika:"Kunci Sholat 
adalah BERSUCI"Dan Alloh SubhaanaHu Wata'aalaa Berfirman dalam Surah Attaubah ayat 
108:"Di dalamnya ada Orang2 yang ingin membersihkan diri". 
Penjelasan 


Orang orang yang memiliki mata hati memahami dengan keterangan2 yang nyata ini bahwa hal 
yang terpenting adalah menyucikan Bathin.karna tidak mungkin yang dimaksud baginda 
Nabi:"Bersuci adalah setengah dari iman" adalah membersihkan lahir dengan menuangkan air 
sedangkan batinnya Ia Biarkan dipenuhi kotoran kotoran.tidak mungkin.tidak mungkin demikian. 


Kemudian Alghozali menjelaskan tingkatan-tingkatan bersuci dengan mengatakan: 
AA ebai AJ ge LV, SA Pa JA pai ASN OAT 0S ala nek : dahh ep) 3 Leel, 
indah y las! Bolab Gn ye Jl Ab Gaya Lag jadi selat HA IN ekaga dl INN, 
"Bersuci itu memiliki empat tingkatan.Pertama : menyucikan lahiriyyah dari hadats.kedua: 
menyucikan anggota-Anggota Tubuh dari kesalahan dan dosa.ketiga:menyucikan hati dari Akhlag 
yang tercela.keempat:menyucikan Sirr dari selain Alloh,dan ini merupakan bersucinya para Nabi 
dan Shiddigin". 
AI dala Bj ya ENI OI Jalal Jas Sai dll 3 AJE) KAP A3, JS eibelaa (SAI Jan Jai A3) JS 3 Ole) 
AI Ga Las IE (3 P) IBAN esis PI IE): dls dh JA, 
"Bersuci dalam setiap tingkatan merupakan setengah amal yang terdapat di dalamnya,karna 
dalam setiap tingkatan terdapat takhliyyah(mengosongkan)dan  tahliyyah(menghiasi). 
(mengosongkan dari sesuatu) merupakan setengah amal,karna yang lainnya(yang setengahnya 
lagijtergantung kepadanya.itu di tunjukkan dalam firman Alloh yang Insya Alloh 
Artinya:"....katakanlah,Alloh. lah(yang menurunkannya),kemudian(sesudah engkau menyampaikan 


Alguran kepada mereka) biarkanlah mereka...""(@S Al-An'am:91).Firman Alloh yang Artinya 
"Kemudian biarkanlah mereka" adalah mengosongkan (hati)dari Selain Alloh. 


PEN ya AP ya YAA GIA yo yaa BNEYU AJE Ramadil BNEII 0 Al ah Y Aa 3 MIS, 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2045 


meli PAI mela PTE meli € AWB mebesi.omay Load gpp ii USAI OA oya dry JS y Ae UU Lead 
na 


"Demikian juga dengan hati, Ia harus dikosongkan dari Akhlag yang tercela.kemudian dihiasi 
dengan Akhlag yang terpuji.Anggota-Anggota tubuh pun harus dikosongkan dari dosa dosa dan 
kemudian di hiasi dengan keta'atan.masing2 dari tingkatan ini merupakan syarat untuk menyelami 
tingkatan yang sesudahnya.jadi,pertama tama menyucikan lahiriyyah,kemudian menyucikan 
anggota tubuh,lalu menyucikan hati,dan setelah itu menyucikan Sirr. 


dtg esle Bas Ubi 3 LA ada OI bei Va. d pai pal Li id md UII selai Bolelelh SUN OI Obi Ol aa YG 

JULI jan dad jdi lah Iac Jb do, Silelu yh. 
"Maka tidak semestinya engkau menduga yang dimaksud dengan Bersuci itu adalah menyucikan 
lahiriyyah saja. (jika demikianjengkau akan luput dari yang dimaksud.dan jangan engkau menduga 
pula bahwa tingkatan2 ini dapat di capai dengan ANGAN ANGAN dan diperoleh dengan 


mudah.karna sesungguhnya,jika engkau gunakan seluruh umurmu untuk itu,mungkin engkau 
hanya akan mendapatkan sebagian dari maksud maksud itu. 

PENJELASAN 

Setiap kali yang dituntut itu sesuatu yang langka dan mulia,perjalanannya menjadi lebih sulit dan 
lebih lama.dan kendalanya lebih banyak.maka janganlah kita menduga bahwa hal ini dapat di 
capai dengan angan angan kosong dan dapat diperoleh dengan mudah. 

Ya,orang yang buta mata hatinya dari tingkatan2 ini hanya memahami tingkatan yang terakhir 
yang dia itu seperti kulit terluar yang tampak dibandingkan isinya yang dicari.maka Ia hanya 
menyibukkan diri dan menghabiskan semua waktunya untuk istinjaamembasuh pakaian, 
membersihkan bagian luar tubuhnya,dan mencari air yang banyak karena menyangka bahwa 
Bersuci yang dituntut dan mulia itu hanya hal Yang demikian.ia tidak mengetahui tingkatan2 yang 
sebelumnya dan tidak menggunakan waktunya untuk menyucikan hati...... 


(Pengajian Abuya K.H.Syaifuddin Amsir) 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/458541374168676/ 


0008. Definisi Siwak yang diSunnahkan Rasulullah 


PERTANYAAN : 

Dyah Alydya 

Assalamualaykum. . ... Mau tanya tentang Definisi siwak yang disunnahkan rosulullah. . 
ditunggu share nya saudraku seiman 

JAWABAN : 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumussalaam.. Maaf, mungkin ini kreteria siwak : 


(M3) Al) AW Ikat tb cela oya aS Ly dy Ileu MU) ss ss Yg 2 Y bp yg Ileng Y Ol tdi 
(Oi CP 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2046 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


D yaakkl ap Jua AI ol joel La gey duda A5 IS pad 


JII elo delay Kaali ah meil JB dala Iii Ualoesol JB NAS Of rd lil, mall Jaa V Ilesl ed Cely day 


Lagu 9 OLS YI 9 dana Ilir YI j yemad V9 219 


Disunnahkan untuk tidak bersiwakan memakai KAYU BASAH yang tidak bisa mengangkat 
(kotoran) dan KAYU KERING yang bisa melukai gusi, pakailah kayu di antara keduanya, dan 
DENGAN APA SAJA yang bisa menghilangkan warna kuning dan bau gigi seperti sobekan kain 
kasar dan selainnya bisa mencukupi karena sesuai dengan tujuan bersiwak. 


Berarti kreterianya adalah : 


1.Bisa menghilangkan kotoran pada gigi 


2.Menghilangkan bau mulut 

3.Tidak melukai 

(AlMajmu' syarh Muhaddzab 1/282) 

0982. MANFAAT BERSIWAK 


PERTANYAAN : 
2 Amie Ummi 


Assimikm wr wb. . Apa guna dan manfaat Bersiwak ' Trima kasih. Wasalamlkm wr wb. Hamba 
Allah 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
PENGERTIAN SIWAK 


Siwak menurut bahasa artinya menggosok sedang menurut syariat adalah nama untuk dahan atau 
akar pohon yang digunakan untuk bersiwak pada gigi dan sekitarnya 


2. 9 z9 0 8- 0 8 4 -0 oo POoLu AI. AA og Sh 3-3 
WI lag OI OB agas gd syg Ilakanal Lea ada WA AR yag Md 


| Asnaa al-Mathaalib 1/35 |. 


Dalil-Dalil Anjuran Bersiwak : 


Al 
2. 


3. 


"Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhoan bagi Rob". (HR: Ahmad) 

“Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan kuperintahkan mereka untuk 
bersiwak setiap akan wudlu”. (HR: Bukhori dan Muslim) 

“Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan kuperintahkan mereka untuk 
bersiwak setiap akan salat”. (HR: Bukhori dan Muslim) 


. "Aku bertanya kepada “Aisyah: “Apa yang dilakukan pertama kali oleh Rosululloh jika dia 


memasuki rumahnya?” Beliau menjawab :”Bersiwak”. (HR: Muslim) 


. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, yang artinya: "Aku mendatangi Nabi Shallallahu “alaihi 


wasallam dan dia sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Dan ujung siwak pada lidahnya 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2047 ) 


dan dia sambil berkata “Uh- uh”. Dan siwak berada pada mulutnya seakan-akan beliau 
muntah". (HR: Bukhori dan Muslim) 

6. “Dari Aisyah berkata, yang artinya: "Aku melihat Rosululloh memandang siwak tersebut, maka 
akupun tahu bahwa beliau menyukainya, lalu aku berkata: “Aku ambilkan siwak tersebut untuk 
engkau?” Maka Rosululloh mengisyaratkan dengan kepalanya (mengangguk-pent) yaitu tanda 
setuju." (HR: Bukhori dan Muslim) 


FAEDAH BERSIWAK 
Kadi sedang II gg bal 13 yamg 3 MSN Kenaba2y Oli Uya US HJ Cabang AI raba di Il yudi MP ya 
SM Ain Boleh Sa pa LS p jl Jang PSI Sasa Rabah Say ARI dinas 
| Mughni al-Muhtaaj 1/56 |. 
orrwng Si Il Hen Uelogl 2x5 Utly d, 
Song BII inang Ke seaang REI kaya (3 yangg MSI Kaban Ole II Uang JI Kb sy il sedan M1 Lgaa 
ey BI Kadaiy BB my AI) Kaali Sya Aralah) Ko yM Ain Boleh Sing gp Jeng PSI Gesang abi 
sd Ly ISSN ay Oem Dany mad IE Ol II SA HI SSI ya IG La aa, Plan 
Shi Ella Alay ad G Old! Oey SV, JL Uya ella Kai Cradle PUS janay Ia P3 13) dani Agar 
hinaan 2 PI AN) UAS AS (dl dal 


Siwak memiliki kegunaan yang banyak sekali bahkan sebagian Ulama menyebutkan kegunaannya 
lebih dari 70 macam kegunaan, yang diantaranya sebagaimana apa yang pernah disabdakan oleh 
baginda nabi Muhammad shallallaahu alaihi wasallam 


Sy al olyy Le Oya peill 3 eban BI yuni ebay Ala AI lo Al ya, JW. 
“Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah.” (HR. Ahmad dan an-Nasaa-i). 


Faedah-faedah SIWAK : 
“ Membersihkan mulut 
» Di ridhoi oleh Allah Ta'aala 
» Memutihkan gigi 
» Menyegarkan bau mulut 
» Meratakan punggung 
» Menguatkan gusi 
« Memperlambat ketuaan 
» Membersihkan perangai 
» Menambah kecerdasan 
» Melipatgandakan pahala ibadah 
« Mempermudah sakarat maut 


Dan menjalaninya secara rutin berfaedah : 
» Mengingatkan akan syahadat saat ajal tiba 
» Mendatangkan kelapangan dan kekayaan 
» Memperlancar rizki 
» Membuat nyaman mulut 
» Meminimalisir sakit kepala 
» Menghilangkan segala kotoran dan lendir yang ada dikepala 
» Menguatkan gigi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2048 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


« Mempertajam penglihatan 

» Menambah pahala kebaikan 

« Menggembirakan malaikat, ia sambut orang yang menjalani shalat dengan bersiwak dengan 
cahaya pada mukanya dan ia sertai saat keluar dari shalatnya 

« Membuat menerima buku catatan amal saat di akherat dengan tangan kanan 

» Menghilangkan penyakit kusta 

» Membuat harta berkembang 

» Membuat banyak keturunan 

» Menjadi penghibur saat dalam kuburnya kelak 

« Membuat rupa malaikat maut saat ajalnya tiba dengan rupa yang baik. 


| Faanah at-Thoolibiin 1/44 J. 
KRITERIA SIWAK YANG DI ANJURKAN 


(Jasag JA pia W Ian ob celay ras Om dya Ily Ja BELI CL Gaal Yg lia Y Hb dya Ig Y Ol end) 
pywakkl ap Jang AI ol rd Lagey duda 28 IS pad 
JAE Elo delay Kadal pl el JB dala I yA, Lalonol JB NAS Of el ala, mill Jaa W Ilesl ed Geby diy 
Laggas 9 OLS Jne Seru YI jd Dg 


Disunnahkan untuk tidak bersiwakan memakai KAYU BASAH yang tidak bisa mengangkat 
(kotoran) dan KAYU KERING yang bisa melukai gusi, pakailah kayu di antara keduanya, dan 
DENGAN APA SAJA yang bisa menghilangkan warna kuning dan bau gigi seperti sobekan kain 
kasar dan selainnya bisa mencukupi karena sesuai dengan tujuan bersiwak. | AlMajmu' syarh 
Muhadazab 1/282 |. 


Dengan demikian kriteria siwak yang dianjurkan dalam Islam adalah : 


1.Bisa menghilangkan kotoran pada gigi 
2.Menghilangkan bau mulut 
3. Tidak melukai 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


2637. WAKTU SUNNAH BERSIWAKAN DAN HUKUM 
BERSIWAK DENGAN JARI-JARI 
PERTANYAAN : 


» Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum apakah wajib bersiwak jika bangun tidur dan mau solat tahajud ? 


JAWABAN : 


2 A Haidar 

Siwakan itu disunahkan dalam berbagai keadaan, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah 
masuk waktu dhuhur. ada tiga keadaan yang sangat disunahkan siwakan : 

1. ketika mulut berbau sebab terlalu lama diam atau karena yang lain. 

2. ketika bangun tidur. 

3. ketika akan melaksanakan sholat. 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, tidak wajib tapi sunah. Ada 3 tempat yang sangat disunahkan bersiwak : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2049 | 


1. Ketika mulut berbau 
2. Ketika bangun tidur 
3. Ketika mau melaksanakan shalat baik fardlu atau sunah : 


Aly SI 5 Juta Jaab SU ya Ja pl ya HI 3 Ai2 Uno Ur ya Ulet Al pa ya IE GS yaa Si yag 
SI pad oya Belia! el pi ae GUN dab 3 Jar 3 PP ya AS an SP IS pa aka II ai Jaa onb3 JU 
M6 Gospel YM jl Lo Abal JI aldi us 


Siwakan dengann memakai jari-jari tangan ditafsil sbb : 

1. Bila jemari tangan sendiri baik masih bersambung ato sudah terpisah dari badan, maka ada 2 
pendapat : 

A. Menurut @oul Mu'tamad tidak cukup walaupun bisa menghilangkan kotoran yg ada pda gigi. 

B. Menurut Imam Al Ruyaniy cukup bila jari2 tersebut bisa menghilangkan kotoran yg ada pda gigi. 


2. A.bila jari-jari tersebut jari2nya org lain yg masih hidup dan bersambung dgn badany,bila bisa 
menghilangkan kotoran gigi maka cukup sekalipun tanpa idzin dari orgnya tapi hukumy harom 
kecuali di ketahui orgy merelakany maka tidak harom 

B. Bila jari tersebut sudah terpisah dari badannya dan ato jari2 tersebut milik mayit maka tidak 
cukup. 


Mel ome3 Iba led & pai 3 oleeey ST yan gmn Y BY dg Alai cal aro Y 22 BL J3 ali Jaja pat Ilaly 
Op one pmollal iklan Anal SAN Ja Anda add Unasl cal alyag Bp de Sila Aam Y diatas LIS 5) ASI 
Lal al eko YI G Lele ae Boby SUS pp Ulg Ransel pdl OS ASP ka lg el ya Kadas Aaasa CS 
SAI YAY IBL AS ya Gg Y UV SUNASG Tebar pb Jl Ugal pn GE Kan ya al Ain SSS Ob oya Saling 
Por paely asah! Ie Rido jy dadi pal II AS pe By Ulin NI Biso cai AI Jaja AL eyes JS yui 
WN (god MEN ya Hb MY Ahad lal Jaja Y UY aa 


? Masaji Antoro 
Maaf, mungkin ini kreteria siwak : 


(Jasag IAI pir W Ian ob celay ras Om dya Ily Ja BEI CL Gaal Yg lia Y Hy dya Ig Y OT ob) 
pywakkl ap Jua AI ol rd La gey duda 28 IS pad 
Jet Elo delay Kaali pl el JB dala Ig, Lalonol JB NAS Of rt ma, mill Jaa W Ilesl ed Geby day 
Laggas 3 OLS Jml Seru YI jd gp 

? Ulilalbab Hafas 


Menggunakan jari sendiri, tetap mendapat kesunnahan siwak , asalkan bisa menghilangkan 
kotorannya. 


oijrl kilap Jaja B LAN eod cela dy 
JAE Elo delay Kadal pl el JB dala I yA, Lalonol JB NAS Of prt ala, mill Jaa W Ilesl ed Geby day 
Laggas 3 OLS Jml Seru YI jd 0gp 


FOKUS : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2050 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lagg 3 OLI, dnndh Il YI 3 £ 


...dan DENGAN APA SAJA yang bisa menghilangkan warna kuning dan bau gigi seperti sobekan 
kain kasar dan selainnya bisa mencukupi karena sesuai dengan tujuan bersiwak. Berarti 
kreterianya adalah : 

1. Bisa menghilangkan kotoran pada gigi 

2. Menghilangkan bau mulut 

3. Tidak melukai 


2 Safak Cah Zobo Azri 
Sholat bersiwak dan tidak bersiwak perbandingannya 70 x lipat.. - fath mu'in - 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/581035551919257 


4326. CARA MENGGUNAKAN SIWAK DAN FAIDAHNYA 
PERTANYAAN : 


2 Muhamad Abdullah Irfan 
Assalamu'alaikum. Bagaimana praktik menggunakan siwak sesuai sunnah ? Dan apa saja 
fadhilahnya? Atas jawabannya jazakumullah. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam . Kaifiyat menggunakan siwak 

1. Disunahkan siwak dipegang tangan kanan,caranya ibu jari dan jari kelingking berada dibawah 
siwak ,dan tiga jari lainnya (telunjuk,jari tengan dan jari manis) berada di atas siwak. 

. Siwak ditaruh/diselipkan diatas telinga kiri 

. Dicuci setelah digunakan 

. Panjangnya tidak melebihi satu jenggal tangan 

. Tidak bersiwak dengan dua ujungnya ( gunakan satu ujung saja sampai habis...) 


ABON 


- Bughiyatul Mustarsyidin , Hal 19 : 


Tu « uls “833 ASLI GI 9 (UD Jolgal 9 0 moi3 Janu « uls saiodb Jl oral 9S gloss Aobull 39 Jb9 
dus ( ul dnaygu V9 KAL ama gl Small Aid 93 dau « uls “duw0n Yg pil VI Susul Jalu, 
Ad abu Ily Yg Las ade Jab 3d M3 Ng ui 0 Jasa sig lubi d Iliwil SI ISI LS samag JS 

al. 


- Al figh 'alal Madzahibil Arba'ah : 


bung Sila Siung daud asi 935 dc 4 0 Uls sm db pi A03 yo NI KulL Ibu « ol Ill dunuS 9 
dial yo mo15)I Anna! Janu 5 Jb asal sll Aung « AM an AK 

ale Jab day lo Su9 Wil, wyugi ol gi ISI BN Ilonwdl Ju eyang A93 deludlg low dlg sdg 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikum salam. Faedah bersiwak dari Mughni al-Muhtaaj 1/56 : 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2051 | 


xdng salad! Sgwug ASI Kubus Ulu NI v2n49 00 0S Jl sud ug adl Lebu Gl Ilamll Sila yo 3 
Xie boladdl S49 20 LS & ll Jgawg SNI Kelana dilall 9Sxg dalsII Kndnng Ku nang Wil 
L gal 


Cas Ui ol gas lalu dwi dilo J9 

was! sendang WI ag pala S gwa9 AgSUJI uloug uli NI yA3 DJP sudu adl glou di Leio 
ismll Us Sola gal Sic Solid 5549 Esill Jgag 2531 Gelang dilill YS 349 Fals inang 
uliw NI Sgiig all 9 SIX yo yul Il 93 Lo R05 UHSI9 Elo Suig dl wubig H3 JI oa g sial 9 
JUS abosng Dll 3 ISI anyisg Aga ogil A39 AS AJI otg lw K3 539 mod Mag 
UAN Nic pdl lo Vga! sllo arib9 048 H9 Ulil Yi 9 SAGAIG Jloll Knoiig aladi Luddig uyosl 
dim 0790 9 59) 


Siwak memiliki kegunaan yang banyak sekali bahkan sebagian Ulama menyebutkan kegunaannya 
lebih dari 70 macam kegunaan, yang diantaranya sebagaimana apa yang pernah disabdakan oleh 
baginda nabi Muhammad shallallaahu alaihi wasallam 


siluillg sol ol9, 0D olS 50 adl d yglao Il ondl auwg Made AU Kau AU Jos, JB. 
“Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah.” (HR. Ahmad dan an-Nasaa-i). 


Faedah-faedah SIWAK : 
« Membersihkan mulut 
» Diridhoi oleh Allah Ta'aala 
» Memutihkan gigi 
» Menyegarkan bau mulut 
» Meratakan punggung 
» Menguatkan gusi 
« Memperlambat ketuaan 
» Membersihkan perangai 
» Menambah kecerdasan 
» Melipatgandakan pahala ibadah 
« Mempermudah sakarat maut 


Dan menjalaninya secara rutin berfaedah : 
» Mengingatkan akan syahadat saat ajal tiba 
» Mendatangkan kelapangan dan kekayaan 
» Memperlancar rizki 
» Membuat nyaman mulut 
» Meminimalisir sakit kepala 
» Menghilangkan segala kotoran dan lendir yang ada dikepala 
» Menguatkan gigi 
« Mempertajam penglihatan 
» Menambah pahala kebaikan 
» Menggembirakan malaikat, ia sambut orang yang menjalani shalat dengan bersiwak dengan 
cahaya pada mukanya dan ia sertai saat keluar dari shalatnya 
« Membuat menerima buku catatan amal saat di akherat dengan tangan kanan 
» Menghilangkan penyakit kusta 
» Membuat harta berkembang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2052 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Membuat banyak keturunan 

» Menjadi penghibur saat dalam kuburnya kelak 

» Membuat rupa malaikat maut saat ajalnya tiba dengan rupa yang baik. ('aanah at-Thoolibiin 
11441. 


KRITERIA SIWAK YANG DI ANJURKAN 


(Il txd Slo9 c21d80: ca D2 Biang Ja BI Z0 231 wanlay Yg lay Y Lala deng Jltay Y ol Lertwallg 
dewata 4 Jung OX ol sal ld yeg dunsll IS yel Jo 49 adal glty Lao 

Kadal gal sudi JB Aula Igiiilg Lulswol JB ISS ol gl adala atidl Jaa Lao JSI at Sg ag 
loggnis9 lis Xl9 arm Ibis 39248 U9oSI9 Jolull usLo usLog 


Disunnahkan untuk tidak bersiwakan memakai KAYU BASAH yang tidak bisa mengangkat 
(kotoran) dan KAYU KERING yang bisa melukai gusi, pakailah kayu di antara keduanya, dan 
DENGAN APA SAJA yang bisa menghilangkan warna kuning dan bau gigi seperti sobekan kain 
kasar dan selainnya bisa mencukupi karena sesuai dengan tujuan bersiwak. JAlMajmu' syarh 
Muhaddzab 1/282). 


Dengan demikian kriteria siwak yang dianjurkan dalam Islam adalah : 
1. Bisa menghilangkan kotoran pada gigi 
2. Menghilangkan bau mulut 
3. Tidak melukai 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/959443097411832/ 


0543. MENYAMAK DENGAN MENGGUNAKAN KOTORAN 
BURUNG 


PERTANYAAN : 

Mansur Chan Loch 

APA BOLEH MENYAMAK dengan KOTORAN BURUNG... 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Menurut kalangan Syafi'iyyah, Malikiyyah dan sebagian pendapat dari madzhab hanabilah BOLEH 
karena tujuan menyamak kulit adalah menghilangkan lendir-lendir yang dapat membuat kulit 
menjadi rusak dan busuk sebelum dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. 


3G, ul Setan op « bat an pol ban Ye PN Andi se Ji P3 Lala, KRI Ian aa 


abah S3 Cam ie ai SAE De Cab 1 je al St US AN dea EU Tai dadi Eie Ja 
dl) .. PA aa na al aa 
ON 


Ay TOL ily «56 71 PLN HS, B2 / 1 pl! ay 5571 Goal, 136 /1 opute c » 
2761 gusi SLS, TOL ga. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2053 


Para Ulama Figh Kalangan Madhab Malikiyyah, Syafi'iyyah dan sebagian pendapat di kalangan 
madzhab Hanabilah menilai tidak disyaratkannya perkara yang dibuat menyamak kulit harus suci 
sebab hikmah dalam menyamak adalah agar kebusukan kulit sebelum dimanfaatkan selamanya 
dapat menghilangkan, apapun yang dapat menghilangkannya diperbolehkan baik berupa perkara 
suci seperti al-@Garazh (semacam daun akasia) dan al'Afsh (nama pepohonan) ataupun berupa 
perkara najis seperti kotoran burung... (Ibn “Aabidiin 1/136, ad-Dasuugy 1/55, Mughni al-Muhtaaj 
1/82, Kisyaaf al-Ginaa' 1/56 dan al-Mughny 1/70 ). 


Sedangkan pendapat yang dijadikan pilihan dikalangan Madzhab Hanabilah disyaratkannya 
perkara yang dibuat menyamak kulit harus suci karena menyamak adalah menghilangkan najis 
maka tidak dapat berhasil menggunakan perkara najis seperti pada masalah bersuci 
menggunakan batu (peper-java.pent) dan masalah mandi. (al-Mughny 1/70 dan Kisyaaf al-@inaa' 
1/76). Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah XX/228. 


- 2.9 2. Oa 9 0 - 9. 0 0 Lo. 0» 0go 4 0-38 - 
Me ea Oa ea 
Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang dan menyamak kulit dengan najis 


meskipun dengan najis mugholladzoh disertai makruh pada keduanya. | Hasyiyah al-Bujairomi 
VI/50 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0591. Cara Memperlakukan Potongan Rambut dan Kuku 


PERTANYAAN : 
Bintang Di Surga 


Dalam islam bagi seseorang yang memotong rambut / kuku apakah dianjurkan untuk memendam 
bekas potongan rambut dan kuku tersebut. .?? atau malah sebaiknya dibuang begitu saja. .? 


JAWABAN : 


Terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama, ada yang berpendapat wajib ada yang berpendapat 
sunah dalam menanamnya (menguburnya) pendapat yang shahih sunnah sesuai di ibaroh kitab 

Tuhfah Almuhtaaj 11/443 : 
CA SUS Apn IA) yua Jai Ls an Udi masa UI el ai Hu Us Ul: Ap) 
AI 


0595. SHOHIBUL JABIROH (BERSUCINYA ORANG YANG 
LUKA PERBAN) 


PERTANYAAN : 

Toni Imam Tontowi 

@@@ SHOHIBUL JABIROH @@@ apa ada yang bisa menerangkan ? Terimakasih 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot 


Gips/pembalut luka. Kalau menurut kitab Kifayatul Akhyar Juz 1 hal 38 syarat-syaratnya berat, 
yakni : 
a. Harus dalam keadaan suci 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2054 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


b. Pemasangan harus menurut tertibnya anggota yang dibasuh ketika wudlu 
c. Banyaknya tayamum berulangkali menurut jumlah jabiroh didalam anggota wudlu 
d. Banyaknya tayamum berulangkali menurut jumlah jabiroh didalam anggota wudlu. 


Sedang kalau mau pendapat yang enteng seperti yang tertera dalam kitab: 
1. Al-Mizan, | : 135 

Al Hall Le oya Sie Boo Aa Gaal) TIP Il ma II TP Aliasi oya galang DS Uya — Sl (LI Ja SS ag 
ak Tewas ya ASI! SU) Mpr Aang 1 Lonuna sekuaor Ujang OS Ol dil Ullag Risa Ol Jah gua ea Sl JS mak, 
Ja da JB memual yniand! Jab Saing mad JII yA Tewas! OS Oly selUk Anuana Kenakan y al AK Jaka 
Bm ama KP ya RA easy mua. 
AS OSIS Ash IL A0173 Ilnata SULE mall oya Okt Ud pede gama yang Sole Jelan YL ARI JIN A01 
basal HULU GEA OM gl Alat ya sial! Bole 3 mori Aan PI da OY SIA AN ma, 


Artinya : Menurut imam syafil : orang yang di anggauta wudlunya ada luka atau bengkak 
kemudian diperban dan ia takut mengusap perban dan bertayamum. Menurut imam hanafi dan 
malik: jika yang sakit lebih kecil daripada yang sehat, cukup membasuh yang sehat dan 
disunnahkan mengusap yang sakit. Apabila yang sehat lebih kecil, maka hanya wajib tayamum. 
Dan tidak wajib membasuh anggota yang sehat. Menurut imam ahmad, membasuh anggota yang 
wajib dan tayamum untuk sakit tidak wajib mengusap perban. Pendapat pertama mengambil 
langkah yang berhati-hati, dengan menambahkan: wajibnya mengusap tambal karena diambil 
pada anggota badan yang shohih/sehat secara umum untuk penanggulangan. Pendapat yang 
kedua, ketika yang lebih banyak itu luka atau koreng, maka hukum berada padanya. Karena 
parahnya sakit saat demikian, lebih diutamakan didalam pensucian anggota badan disbanding 
harus membasuh dengan air. Karena penyakit itu adalah menghapus terhadap kesalahan (dosa). 


2. A-Galyubi, | : 97 
HA Ato Mati SUS Oya JS) eU dewan Ca (AN EP BOSS Wis IR ji (lai OB) 
Ja gai labas ni Ae de OS OB adl JL pb Ae Fla OS ISI Lah emil 3 SISA, pda eAY GUI, 
S3 emng Vig Sol DG seb Ae ang Ol ENI JB Ol II EA RO dig Roy el Be Jaa, 
AV S Hill Jude. 


Artinya : Apabila ada udzur untuk melepas ( tambal) seperti apa yang disebut dalam syarah 
muhadzab maka wajib menggodoi shalatnya dan mengusapnya dengan air menurut yang mashur, 
karena hal ini tidak ada keserupaan, dengan pemakai muzah ( alas kaki arab ). Menurut pendapat 
yang kedua tidak perlu godlo shalatnya ( bila dilakukan ) karena termasuk udzur, perbedaan 
pendapat di dalam dua kelompok tersebut, dalam mas'alah, penutup (tambal) yang terdapat selain 
anggota tayamum (seperti lengan/muka) maka jelas harus menggodlo shalatnya, karena ada 
kurangnya antara pengganti dan yang diganti. Hal itu diyakini oleh imam nawawi didalam aslinya 
kitab Roudloh dan menukilnya didalam kitab syarah al-muhadzab, S/d .... Menurut yang adzhar, 
jika waktu memasang penutup (tambal) itu dalam kondisi suci, maka tidak perlu mengulang 
shalatnya, kalau tidak suci maka wajib mengulang. Menurut yang mashur ( terpilih ) yang dahulu 
tidak wajib. 

Hakam Ahmed ElChudrie 


Shohibul jbiroh adalah orang yang punya luka dan kemudian ditambal.. Posisi luka ada 2 macm, di 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2055 | 


selain angta tayamum dan di angota tayamum.. Bila luka di selain angota tayamum mka seperti 
ktrangn mbah jengot di atas dan tidak wajib mngulah.. Tapi bila di anggota tayamum, maka nanti 
wajib ngulang..silahkan lihat bajuri dan kifaytul akhyar bagian jabiroh.. 


Yupiter Jet 


Jabiroh - perban. Kasus ini terjadi ketika pada anggota badan yang menjadi anggota wudlu 
terdapat luka dan diberi balutan (perban) yang dalam bahasa figih biasa disebut JABIROH. 


Mutawadldli (yang berwudlu) termasuk mughtasil (yang beradus) diberikan pilihan, apakah 
mencopot/membuka perbannya dan membasuh bagian yang lukanya sebagaimana biasa dengan 
resiko agak sakit, atau perban tetap menempel. Ketika jabiroh tidak dilepas, maka ketika itu 
terkait beberapa permasalahan.... Masalah terkait : 


1. Jabiroh ada pada anggota tayammum (wajah dan tangan) 
2. Jabiroh bukan pada anggota tayammum : 
A. Jabiroh menutupi bagian yang sehat : 
X. Sewajarnya (sesuai kebutuhan) dan Jabiroh disimpan / dibalutkan : 
a. ketika punya wudlu 
b. ketika punya hadats. 
Y. Tidak sewajarnya (melebihi batas kebutuhan) 
B. Jabiroh tidak menutupi bagian yang sehat 
Maka shalat setelah wudhu atau tayamum dalam keadaan : 
1 - wajib mu'adah 
2AXa - tidak wajib mu'adah 
2AXb - wajib mu'adah 
2AY - wajib mu'adah 
2B - tidak wajib mu'adah 


Saat wudlu memasuki bagian anggota badan yang ada jabiroh, mutawadidli jangan dulu 
meneruskan ke anggota wudlu selanjutnya tetapi harus menyapu (mashu) jabirohnya kemudian 
bertayammum sebagai pengganti bagian yang tidak dibasuh. setelah itu baru melanjutkan wudlu 
ke anggota wadlu di depannya. Penjelasan dari Mbah Jenggot dan Mas Hakam Ahmed ElChudrie, 
tidak jauh berbeda dengan penjelasan terakhir, hanya formatnya saja. Oh ya, rujukannya diambil 
dari Hasyiyah Albajuri ... 


1049. SUCIKAH PAKAIAN YANG DICUCI DENGAN MESIN 
CUCI 


PERTANYAAN : 

Kiki Zaila 

Ustadz wa ustadzah mau tanya... Sucikah pakaian yang di cuci di mesin cuci..?? Trimakasih 
banyak SebelOmnya. 

JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2056 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 


Syarat air sedikit bisa mensucikan najis bila airnya yang mendatangi najis (menurut pendapat 
yang paling shahih), dalam praktek mencuci pakaian di mesin cuci bila air yang terdapat pada 
mesin cuci tersebut kurang dua Gullah berarti TIDAK CUKUP karena najisnya mendatangi air 
kecuali bila keadaan pakaian sebelum di masukkan ke mesin cuci tersebut sudah dalam keadaan 
Suci. 


Namun menurut pendapat lain (Imam Suraij) asal dalam mencelupkan najis pada air sedikit 
tersebut ada tujuan menghilangkan najis, meskipun airnya sedikit tetap suci. 
3 SA omi dil Jila U le Ul ae Pel mem IE NI 3 V3 OS Of Jaeli de (eU dyyy bejadan) 
Paya UI OLS PLS el Kaali AI) Jalil eU 3 made daa If MY LD jida Y pam Ol Jp yag GUI Ad Lala 
HA BL AS 
Menurut pendapat yang paling shahih (benar) saat air kurang dua Gullah disyaratkan air yang 
mendatangi najisnya, agar air tidak menjadi najis bila di balik (barang mendatangi najisnya) sebab 
hanya dengan kejatuhan najis air sedikit/kurang dua Gullah bisa langsung najis, menurut pendapat 
yang kedua, pendapatnya Imam Suraij "Hal tersebut tidak disyaratkan, karena bila tujuan saat 
mencelupkan najis pada air sedikit tersebut menghilangkan najis maka dihkumi suci sebagaimana 
bila air yang mendatangi najis berbeda bila masuknya najis pada air tanpa ada tujuan seperti saat 
dijatuhkan angin". | Mughni Al-Muhtaaj 1/86 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab... 
Hadiro Maut 
Apa boleh saya menambahkan... 
Alas ja Ola SP Lg 4 Gamal LA YA 4 din WA) IKA dl) Mon aa 3 katak Jami LE mad € 
PN Dg 
Sa Ob sebar cal Kal ha Da gara ga se ad ya: lekas Opor Tole) alang IKA ii 
AN UR AO gp BIS AAN 2 AG AA ah Ca as Tang Ul HA le. 
Val 23 « den s5 
Intinya... Sedang membahas cara mensucikan minyak mutanajjis, abu al'abbas bin suaraij dan 
ibnu abi hurairoh memberikan solusi dengan cara: tuangkan air ke dalam wadah yang telah beisi 


minyak lalu gerak-gerak/kocok/putar, maka setelah itu dihukumi suci sebagaimana halnya 
(mencuci) baju, kemudian ambil dan selesailah. | Alhaawy alkabiir | 
38 JB led! J3 US Ii LIS Ul del yel deal yor de Ojo ISL yel yed Roma pia dg ya SU 3 eU emo j3 
2 II alm JlasY ats al Wol Olgorg Jadi 9 ya sUU Jali 3 Rulmill Edlj A83 Okta SU Jual 
Intinya... bila air dituangkan ke dalam wadah yang najis dan tidak berubah maka air itu masih 
muthlag, dan bila di-idaroh- (diputarkan) ke sekelilingnya, maka keliling wadah itu menjadi suci 
selama tidak berubah. | Almajmu |. 
Af BMA Kala ia 3 omah SIS olah mm Jaa le sat (1 Jali cah 8 gir 2 daa 8 Ang 
ps JS SA 
Intinya... Wa mugoobiluhuu (al ashohh) ada goul ibnu suraij yang menerangkan bahwa air sedikit 
dalam bejana apa bila didatangi barang yang najis seperti baju lantas di benamkan, maka 
dihukumi suci. Disini tidak disebutkan apakah berubah atau tidak. | @olyuby wa 'umairoh |. 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2057 ) 


Dan saya lebih cenderung apabila air itu tidak berubah. mudah-mudahan relefan... 


Sumber : www.fb.com/groups/warposan/permalink/2057317461317521 
1777. CARA MENYIKAPI TUMIT KAKI YANG 
PECAH-PECAH KETIKA HENDAK BERSUCI 


PERTANYAAN : 
Maulana Ahmad 


Assalaamu'alaikum..mhn pnjelasan'y tadz..kalo mandi wajib, kaki(tumit) yang pecah2 kn suka byk 
tanah yang masuk..ntu kudu diilangin dlu ga tanah'y..makasih 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikumussalaam, bagian-bagian yang terkelupas, terbelah adalah sudah menjadi bagian 
dhohir jadi wajib membasuhnya baik ketika wudlu atau mandi wajib. Bila dalam bagian tersebut 
terdapat kotoran, maka sebelum dibasuh hilangkan terlebih dahulu 


B Sae US jul OM Aa So JUS Lele Juad ) Leni Long Ulasan seb yg Oo OS ee el J, (RP 
Gan dibU Jum Kong GEET UG cd DU AibU Jambe JS one jl Jeng Bai Pj L00 0) mad PU Se 

Ver oU ditel 

Apabila kaki kemasukan duri, dan nampak dari bagian luar,maka wajib mencabutnya dan 

membasuh tempat duri tadi, karena ia telah menjadi bagian yang dihukumi dhohir. Namun bila 

telah tertutv maka hukumnya menjadi batin. Dan sahlah wudlunya. Dan apabila kaki atau bagian 

lain melepuh mengandung air tidaklah wajib ia membasuh bagian dalamnya selagi tidak 


terkelupas, tapi bila terkelupas maka wajib membasuh dalamnya selagi belum tertambal dengan 
kulit baru. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/458420147514132/ 
3503. PERBEDAAN HADATS DAN NAJIS 
PERTANYAAN : 


2 Fhadilatul Moekarromah 
Punten ... apa perbedaan antara hadats & najis ? 


JAWABAN : 


? Imam Tontowi 

Hadats adalah sesuatu yang bisa suci dengan berwudlu dan atau mandi. Najis adalah sesuatu 
bisa suci sebab dibasuh / disucikan 

- Fathul @orib Hamisy Al-Bajuri | / 99 Cet Thoha Putra Semarang : 


X A9 suaill Jggw &0 plis Uls GBI ole kelak ap vas JS ego sudi As) dlu 


Najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Najis dalam istilah berarti setiap benda 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2058 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang haram dipergunakan secara mutlak saat keadaan ikhtiyar dan serta saat gampang untuk 
membedakannya, bukan haram dari segi menjijikkannya ataupun dari segi membahakannya 
terhadap badan ataupun akal 


- Al-Bajuri 1 / 66 Cet Thoha Putra Semarang : 


dilis SAI Lumll ade Gila 809 d900 Yg olinos yaa SAI Sial gsas JB9 Edlodl sus dal Uallg 
vii io! gidll d9 K0550 2 Co Hall dono yo Rio slacAl S)licl 201 dlcg sebal 4 Lagi Ml 
pia Ski NI 2 ade Si ah ade 


Hadats secara bahasa adalah sesuatu yang baru datang, menurut sebagian ulama berarti sesuatu 
yang baru datang yang tidak diinginkan kedatangannya yang bukan kebiasaan dan tidak diketahui. 
Hadats dalam istilah umum diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sebab hilangnya tingkah 
sucinya seseorang, atau diartikan sebagai suatu perkara yang dinisbatkan kepada anggota badan 
yang dapat menghalangi sahnya sholat seseorang dalam tingkah ikhtiyar, atau diartikan dengan 
sesuatu yang dapat mencegah sahnya sholat. 


2 Ust Mas Hamzah 
Nambah ta'bir, kitab mu'jamul furug 


nan Mau AN eNesih Alai 

| dll le 483) Sigiall vida yo gilall Jul, 

Soy do JIN la alga Sia Y Lo CSI All ol il Lo Cool Ob login G9 sll! 9d LlI9 
(cell). ag lo suWlo db. 


http://shamela.ws/browse.php/book-1736#page-177 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/838134959542647/ 


3682. HUKUM MENGGABUNGKAN DUA NIAT BERSUCI 
PERTANYAAN : 


2 Fuad Sembung 

Assalamualaikum. Pertanyaan : Jika kamu mempunyai hadas besar & kecil lalu kamu mandi 
besar.... 

1. Apakah hadas kecil otomatis hilang bersamaan hadas besar? 

2. Habis mandi besar langsung sholat tanpa wudhu sah kah? (melakukan mandi junub tidak 
melakukan sunah seperti wudhu sebelum mandi). Terimakasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumsalaam 

1. Iya benar menurut pendapat yang shohih dalam madhab Syafi'i. 

2. Sah asalkan setelah air merata keseluruh tubuh (dalam artian mandi besarnya sudah sah) tidak 
melakukan hal hal yang membatalkan wudhu. 

- Kitab Roudhotut Tholibin karya Imam Nawawi | / 94 Cet Beirut : 


Es 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2059 | 


X9 Kadong Jaaell diy wal Rum Jae Gi 1 mumaall  ngl d. LS9 yani 1 Ubda le gatal yo 
Rano Jut9 4 Uiy0 699 Ly 1 Olly. Judll ade mal Ul said di Lg 1 Willy lc Uji 

Mak ha. usa! SL Jucg « Gio 2009 Kou: M9 . dy el ul « soogll ad lis 36. ul 

NET TA AT PA DAA TA PENA TE TN DEA Ea DA TI 


Jude claiSYL . 
Cabang : 
Barang siapa yang terkumpul padanya dua hadats, kecil dan besar, maka terdapat beberapa 
pendapat : 


1. Pendpat yang shohih adalah cukup baginya membasuk seluruh badannya dengan niat mandi 
saja dan tidak memerlukan tartib (urutan dalam wudhu) 

2. Jika melakukan mandi saja maka wajib niat dua hadats 

3. Wajib wudhu secara urut dan membasuh seluruh badan, boleh wudhu di awal atau di akhir 
mandi 

4. Wajib wudhu secara urut dan membasuh sisa badan yang belum terkena air. 


Itu semua jika hadasnya terjadi secara bersamaan atau hadas kecil mendahulinya. 
Adapun jika hadast besarnya yang mendahului hadas kecil maka ada dua pendapat : 
1. Pendapat yang paling sohih adalah sebgaimana hilaf diatas. 

2. Sudah pasti cukup dengan sekali mandi. 


2 Kasihku Rinduku 
Disebutkan dalam Al-Asybah Wannadho-ir halaman 86 Cet Thoha Putra Semarang : 


kale as Uilurd ISI lasiaa baju AI Aa slaa KG da SIG sn gARAl (3 SJ kaul A5 Ya) suk 
ASI GLS Reisl JJ laS abdul Ius 985 Sg KAS geiSI Isl Ane 


"Gaidah ke sembilan : Apabila ada dua perkara yang sejenis dan maksud (tujuannya) tidak 
berbeda berkumpul jadi satu maka secara umum salah satunya masuk kepada yang lain". 
Diantara yang masuk dalam gaidah ini adalah : Apabila hadats dan junub berkumpul menjadi satu, 
maka cukup mandi saja menurut madhab Syafi'i, seperti halnya berkumpulnya junub dan hadats 
dan hadats sebab haidl, maka cukup mandi satu saja. Walaahu A'lam 


Baca juga artikel terkait : 
1236. MENGGABUNGKAN DUA NIAT SHOLAT 
www.piss-ktb.com/2012/03/1236-menggabungkan-dua-niat-sholat.html 


3119. FI@IH THOHAROH : WUDHU DENGAN MASUK KEKOLAM RENANG TAPI WAJAH 
DULUAN YANG MASUK 
www.piss-ktb.com/2014/06/3119-figih-thoharoh-wudhu-dengan-masuk.html 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/878289232193886/ 


3887. CARA BERSUCI ORANG YANG TERTUSUK DURI 
PERTANYAAN : 
2 Ayahe Tagiy 


Assalamu 'alaikum. Tiga hari yang lalu kaki saya terkena duri salak, sekarang baru sadar kalau 
durinya menyembul, padahal saya sudah hadas besar dll. Pertanyaanya : Apakah mandi jinabah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2060 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saya sah karna durinya menyembul ? kalau tidak sah, bagaimana dengan janabah saya dan 
shalat saya ? Matur suwun. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam . Menurut pendapat yang ada dalam kitab fathul mu'in maka duri tersebut wajib 
dicabut secara mutlak kemudian membasuh tempat bekas cabutan. Jika memang duri di kaki 
anda itu sudah menyembul sejak awal dan tidak anda cabut, berarti jinabat anda tidak sah begitu 
juga sholatnya. (artinya, mandi janabah harus diulang dan sholat nya wajib di-i'adah). 

Sedangkan menurut sebagian ulama' tidak wajib dicabut secara mutlak tapi di perinci, yaitu : 

1. Wajib di cabut durinya jika setelah di cabut masih ada bekas lobangnya. 

2. Namun jika setelah dicabut tidak ada bekas lobangnya tetapi langsung menutup setelah 
dicabut maka tidak wajib mencabut durinya, dan sah wudhu beserta adanya duri yang masih 
ada serta terlihat di luar tersebut. 

3. Namun jika durinya sampai menacap di dalam daging dan bercampur dengan darah yang 
banyak serta masih ada duri yang menyembul keluar maka sholatnya tidak sah walaupun 
wudhunya sah. Wallohu a'lam. 

- Kitab i'anah (1/53) : 


(lesas sals V3) Lapang gl NS slagay gl «SI (Ala, 3 J3) AS lbgi gl (4Sgws Kls» al :AJ33) 
| Sgill ps0 Sl. 

soda Tila Uehie a Is A As at sis al sal Ulka Jaan laba “adan. 
Sabung pil JI 0950 sy X US Ulg ll yg Gg20 wody legudgo US Ul lesl8 Ly JG nenas, Jung 
d»929 80 05929 Ru2ug (3S Lu al ok. 

cg Rao Ula lean 6nd Rai Al ella Lgu, clay R0 «yA ad Calalisg aa 93 LE Ul KI. 
Au Uu 9d9 HUI S5 9 jo Lebso NASI (MY 33). 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Hukumnya Diperinci : 
1. Apabila ujung duri itu tampak atau tidak tertutup oleh kulit dan sekira dilepas akan terlihat 
rongganya, maka wajib dilepas. 
2. Jika sekira dilepas, dagingnya akan menutup kembali, maka tidak wajib melepasnya. 
3. Namun bila duri sudah tertutup oleh daging, maka sah melakukan wudlu tanpa melepasnya. 
Wallahu A'lam. (Rz) 
Referensi: 
, SI IrduiSo 172 : 5x01 2 All alioll 2 Jl elsa Ula 
eng Ga UR J Eu UU | UB osikuo 516 Walls elul) 5Lo3 Yus arilol Sga ls 33 E53 
tik Is 6350 Lsn590 sky N Lam II Cu) US | uls bil 20 al Jne guy A9 HS S3 6950 
dl Bagi boggb pdl lo933 R0 adl uc Gx0g lee Cu Silang 
al SL ll slal ol duSo 187 : »01 sal ala 2 3 Elisa dab 
K3 B3 Lo Al Tila oU les JS s9 Tung Al lea Sab UM deLAL H3 Sati Und3 E33 
S3 al kausal Dll Ki Is MISI 9g JB Aan Tad YO iualg SS 9 Ende 4 uls dl 
GD db 9d o wiS3 Asli Jas LE gal 98 )3SSAlI Jari 5S AI Gb Satall (bg agiil ma 
Al Aan JSI YES 93 law SUJI Iso 4 Lil G4 un 3 3323 dam Ul magll Uug Li 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groupsIpiss.ktb/887654817923994/ 


www.islamuna.info 


THAHARAH | 2061 | 


www.fb.com/notes/929297777093031 

4245. PERBEDAAN TEHNIK BEKAM : KHIJAMAH DAN 
FASHDUN 

PERTANYAAN : 


2 Zoe Gie Whi Hoo 

Assalamualaikum, ana mau tanya, apakah ada perbedaan istilah / pengertian pada lafad chajmun 
(khijamah) dan lafad fashdun yang artinya sama yaitu bekam / membekam, kalau makna pondok 
pesantren yaitu CANTHUK !? Syukron. 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 

Wa alaikum salaam. chajmun dan fashdun sama-sama mengeluarkan darah, cuman kalo chajmun 
mengeluarkan darah melalui kulit sedangkan fashdun mengeluarkan darah dari ototnya, kalo 
chajmun sekedar sedikit melukai kulit kemudian darahnya disedot, sedangkan fashdun jalan 
darahnya dipotong kemudian darah keluar sendiri. Chajmun darah yang keluar sedikit, fashdun 
darah yang keluar banyak. Wallohu a'lam bis showab (NN). 


dolsallg mall uw Hall: 

ul uBhitg «sal LSI lagio IS Ul 99 Uleoisu modlg dolasll 

abad yg sal ali doodle 0 pall asu ol gb modal yo all al Sl 190 dolsall 
Mn 


| Nafa al SA basal uadl Slac 3 mail mall, 
ats Lgi Jay pall bg Boy an alas: anal" » HSNI dad ASI NE uDI yg Ly M2 Fall JB 
Sl dis Cumiy Ng polo )). 


| | 10440 72 gitiwall s1) DM 
maa) dai lolg dll adl yo Jlid lo 0in8 cal ASN US dolsall Ul #rr0dllg doll uu Gosll 9 
9s) 0S Ula, 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/951462664876542/ 
www.fb.com/notes/962006983822110 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


ZAKAT INFAO 
SHODAGOH 


| 2064 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


7 ZAKAT INFAG SHODAOGOH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, 
infag dan shodagoh. 


0319. FIAH ZAKAT PRAKTIS 


Oleh : Tim Zakat Sidogiri 

Bagian I 

Pengertian Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti 


berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang 
itu zaka, berarti orang itu baik. 


Menurut Lisan Al-'Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, 
berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam al-Guran dan al-Hadits. Tetapi yang terkuat, 
menurut al-Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa 
dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut 
zaka, artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti 
bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak 
mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat 
orang baik, dan kalimat “zakka al-hakim al-syuhud” berarti hakim menyatakan tambahan para 
saksi dalam khabar. 


Zakat dari segi istilah figih berarti “Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada 
orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah 
yang dikeluarkan itu disebut zakat katrna yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih 
berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”. Demikian disampaikan oleh Al-Nawawi 
mengutip pendapat Al-Wahidi. (Figh al-Zakat, 1/36). 


Bagian II 
Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya 


Al-Madzhahib al-Arba'ah (madzhab yang empat: meliputi Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) 
berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk lebih jelasnya di sini 
perlu disampaikan pendapat tiap-tiap madzhab: 


A. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Syafi'iyah : 
1. Masyiyah (hewan ternak): meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. 
2. Nagd: meliputi emas dan perak, pula termasuk uang emas atau perak. 


3. Zuru' (hasil pertanian) seperti, padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak dan 
gandum. 


4. Tsimar (buah-buahan): meliputi anggur dan kurma 
5. “Arudh al-tijarah (harta dagangan). 


6. Ma'dan (hasil pertambangan emas dan perak) dan rikaz (temuan harta emas dan perak 
dari pendaman orang-orang jahiliyah). 


B. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanafiah: 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2065 ) 


1. Masyiyah (hewan ternak): meliputi sapi, unta, kambing dan kuda 

2. Nagd: emas dan perak 

3. Semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu. 
4. Amwal al-tijarah (harta dagangan). 


5. Ma'dan (hasil tambang) yang meliputi besi, timah, emas dan perak, dan rikaz, yang 
meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah 


C. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Malikiyah : 
1. Masyiyah (hewan ternak): meliputi sapi, unta dan kambing 


2. Zuru' (hasil pertanian) seperti padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak (otok), 
gandum. 
3. Tsimar (buah-buahan), meliputi anggur, kurma dan zaitun 
4. Amwal al-tijarah (harta dagangan). 
5. Ma'dan dan rikaz 
6. Nagd: emas dan perak 
D. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanabilah : 
1. Masyiyah (hewan ternak): meliputi sapi, unta dan kambing 
2. Nagd: emas dan perak 
3. Setiap biji-bijian: seperti kacang, beras, kopi dan rempah-rempah. 
4. Tsimar (buah-buahan): meliputi anggur, kurma dan buah pala. 
5. Harta dagangan. 


6. Ma'dan (semua hasil pertambangan seperti emas, perak, besi, timah, minyak tanah dan 
permata) dan rikaz: semua barang berharga yang ditemukan dari simpanan jahiliyah 


1. Madu 

Bagian III 

Syarat-syarat Wajib Dikeluarkan Zakat 

A. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya: 
1. Sampai satu nishab (lihat tabel). 


2. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam) baik perorangan maupun syirkah. Jika milik umum 
seperti milik masjid, madrasah, dan jam'iyah atau miliknya budak maka tidak wajib dizakati. 
Keterangan : Piutang, Mabi' yang belum diambil oleh pembeli serta barang yang hilang 
tetap wajib dizakati. 


3. Haul (perputaran satu tahun penuh) dengan mengikuti kalender Hijriyah 
4. Tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan. 


5. Digembala ditempat yang tidak dipungut biaya termasuk milik sendiri dalam mayoritas 
satu tahun. 


Catatan : syarat yang keempat dan kelima tidak menjadi persyaratan dalam madzhab 
Maliki. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2066 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


B. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat Nagd (Emas dan Perak), 
1. Dimiliki atau dikuasai secara penuh (al-milk al-taam). 
2. Sampai satu nishab. 
3. Tidak mempunya hutang menurut al-Madzahib al-Tsalatsah (madzhab yang tiga) selain 
Syafi'iyah. 
4. Haul (perputaran satu tahun penuh) mengikuti kelender Hijriyah 
5. Tidak dipakai sebagai perhiasan 


Catatan : a) menurut madzhab Hanafi perhiasan yang diperbolehkan (al-huliy al-mubah) 
tetap wajib dizakati.(lihat Mauhibah Dzi al-Fadhl 4/ ) 


b) menurut sebagian ulama uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana emas 
dan perak, sedangkan nishab kadar zakatnya sama dengan emas dan perak. 


C. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya: 


1. Ditanam. Catatan: menurut Syeikh Mahfuzh Termas, pendapat yang lebih kuat adalah 
yang tidak mensyaratkan hal ini. (lihat: Mauhibah Dzi al-Fadhl) 


yang lama 
3. Tidak mempunyai hutang menurut Hanabilah. 
4. Satu nishab ( dalam hal ini madzhab Hanafi tidak mensyaratkan nishab) 


Catatan: Hasil panen dalam masa satu tahun apabila satu jenis maka dikumpulkan dalam 
menjumlah nishab dan dalam menentukan kadar zakatnya. Apabila dalam pengairannya 
tanpa dipungut biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 $6, dan jika dengan 
dipungut biaya, maka zakat yang dikeluarkannya 5 96. Sedangkan pengairan selama 
setengah tahun dengan dipungut biaya, dan setengah tahunnya lagi dengan tanpa biaya, 
maka zakat yang dikeluarkan 7,5 "4. Adapun biaya selain pengairan seperti pupuk, racun, 
obat dan upah ulu-ulu tidak termasuk biaya yang mempengaruhi kadar zakat. 


D. Syarat-syaratnya buah-buahan wajib dizakati: 
1. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam). 


2. Mencapai satu nishab. Catatan: Menurut Hanafiyah persyaratan nishab tidak ada. 
Sehingga setiap buah-buahan menurut Hanafiyah harus dikeluarkan zakatnya. 


Keterangan : a) Hasil panen dalam masa satu tahun baik zuru' ataupun tsimar apabila satu 
jenis maka dikumpulkan dalam menjumlah nishab dan menentukan kadar zakatnya (lihat: 
Bughyah al-Mustarsyidin). Apabila dalam pengairan tanpa dipungut biaya maka zakat yang 
dikeluarkan sebanyak 10 Y6, dan apabila dengan dipungut biaya maka zakat yang 
dikeluarkan 594, dan apabila pengiran selama setengah tahun dengan dipungut biaya dan 
setengah tahunnya lagi tanpa biaya maka zakat yang dikeluarkan 7,5 Y5. Sedangkan biaya 
selain pengairan seperti pupuk, obat dan ongkos orang yang mengurus air tidak termasuk 
biaya yang mempengaruhi kadar zakat. b) Piutang, barang yang dijual (mabi') yang belum 
diambil oleh pembeli serta barang yang hilang tetap wajib dikeluarkan zakatnya. 


E. Syarat-syarat zakat tijarah: 
Tijarah yang berarti perdagangan didefinisikan sebagai setiap harta yang dikembangkan untuk 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2067 ) 


keuntungan laba dengan cara saling tukar menukar (mu'awadhah) atau dikatakan sebagai usaha 
perdagangan dengan cara jual beli. Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa 
persewaan termasuk dalam usaha perdagangan (lihat: Hasyiyah al-Dasugi 1/472-473). Dan perlu 
diketahui bahwa harta warisan tidak termasuk tijarah, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 
Sedangkan syarat-syarat zakat tijarah ialah sebagai berikut: 


1. Diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya. Catatan: Menurut Malikiyyah 
termasuk dalam hal ini ialah niat memperdagangkan ketika membeli meskipun disertai 
dengan niat untuk digunakan sendiri atau disewakan. ( lihat, Hasyiyah al-Dasugi 1/472-473) 


2. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh dari proses timbal balik seperti jual beli 
atau imbalan dari akad persewaan. 


3. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam). 


4. Satu nishab (krus semua sebanyak harta nishabnya emas, termasuk harta yang ada di 
orang lain). 

5. Satu tahun penuh menurut kalender hijriyah. Catatan : Menurut Malikiyah harta 
dagangan yang sifatnya investasi seperti membeli tanah dengan niat dijual ketika harga 
tinggi, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah laku. (Hasyiyah Ad-Dasugi 1/473) » 


» penerima zakat 
“ bentuk dan tatacara mengeluarkan zakat 
» tabel nishab dan kadar zakat 

Bagian IV 

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 


Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam (al-ashnaf al- 
tsamaniyyah) yang disebutkan di dalam al-@uran yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, 
gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dan berikut ini rincian-rinciannya. 


1. Fakir Miskin 


a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak yang bisa 
mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik sandang, papan dan pangan. 


b. Miskin: yaitu orang yang mempunyaai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi. 
Perlu diketahui bahwa pengangguran yang mampu bekerja dan ada lowongan pekerjaan halal 
yang dan layak tetapi tidak mau bekerja karena malas, bukan termasuk fakir/miskin. Sedangkan 
para santri yang mampu bekerja tetapi tidak sempat bekerja karena kesibukan belajar jika kiriman 
belum mencukupi maka termasuk fakir/miskin. 


Catatan tentang perbedaan antara fakir dan miskin: Jika penghasilan dibawah separuh dari 
kebutuhan maka termasuk fakir, jika penghasilan diatas separuh dari kebutuhan maka termasuk 
miskin. Perlu disebutkan di sini bahwa Fugara' dan masakin yang cakap bekerja mereka dikasih 
modal bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan bagi mereka yang cakap berdagang diberi modal 
berdagang dan bagi yang mampu dibidang pertukangan, maka diberi modal untuk membeli alat- 
alat pertukangan. Sedangkan yang tidak cakap bekerja maka diberi modal untuk mendapatkan 
pekerjaan seperti diberi modal untuk membeli ternak atau pekarangan untuk dijadikan penghasilan 
yang mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, amil juga boleh memberi mereka dalam bentuk 
barangnya. (lihat H.Syarwani ala at-Tuhfah 7/164) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 2068 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Amil zakat, Syarat-syarat dan tugas-tugasnya 


Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah 
untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Ada beberapa syarat yang 
dipenuhi dalam diri amil yaitu: 1) beragama Islam, 2) mukallaf (sudah baligh dan berakal), 3) 
merdeka (bukan budak), 4) adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa 
kecil secara kontinyu, 5) bisa melihat, 6) bisa mendengar, 7) laki-laki, 8) mengerti terhadap tugas- 
tugas yang menjadi tanggungjawabnya, 9) tidak termasuk ahlul-bait atau bukan keturunan Bani 
Hasyim dan Bani Muththalib dan 10) bukan mawali ahlul-bait atau budak yang dimerdekakan oleh 
golongan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sedangkan tugas-tugas yang diamanatkan kepada 
amil zakat adalah sebagai berikut 


Tugas-tugas Amil Zakat. 
1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. 
. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat 
. Mengambil dan mengumpulkan zakat. 
. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan. 
. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat. 
. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiggus zakat 


AD OP Oo N 


. Menjaga keamanan harta zakat 
8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiggin. 


Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan oleh satu 
orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara 
khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya. 


Macam-macam Amil Zakat 
1. Orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat. 
2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. 
3. Sekretaris 
4. Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat 


5. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak 
menerima. 


6. Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat. 
1. Petugas keamanan harta zakat. 
8. Orang yang membagi-bagikan zakat. 

3. Muallaf 


Mu'allaf atau lengkapnya al-mu'affalah gulubuhum ialah orang yang berusaha dilunakkan hatinya. 
Memberikan zakat kepada mereka dengan harapan hati mereka menjadi lunak dan loyal terhadap 
agama Islam. Menurut madzhab Syafi'ie mu'allaf ada empat macam: pertama, orang yang masuk 
Islam sedangkan kelunakannya terhadap Islam masih dianggap lemah seperti masih ada 
perasaan asing di kalangan sesama muslim atau merasa terasing dalam agama Islam, kedua, 
mu'allaf yang mempunyai pengaruh di kalangan komunitas atau masyarakatnya sehingga dengan 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2069 ) 


diberinya zakat ada harapan menarik simpati masyarakatnya untuk masuk Islam, ketiga, mu'allaf 
yang diberi zakat dengan tujuan agar membantu kaum muslim untuk menyadarkan mereka yang 
tidak mengeluarkan zakat (mani' al-zakat), dan keempat, mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan 
agar musuh-musuh Islam tidak menyerang orang orang muslim. 


4. Mukatab 


Mukatab adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai kemerdekaan 
dirinya dengan cara mengeridit dan transaksinya dianggap sah. 


5. Gharim 


Gharim ialah orang-orang yang mempunyai beban hutang kepada orang lain. Hutang tersebut ada 
kalanya ia pergunakan untuk mendamaikan dua kelompok yang betikai, atau hutang untuk 
membiayai kebutuhannya sendiri dan tidak mampu membayarnya, dan atau hutang karena 
menanggung hutang orang lain. 


6. Sabilillah 


Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT dan mereka tidak mendapatkan 
bayaran resmi dari negara meskipun mereka tergolong orang-orang yang kaya. Menurut madzhab 
Syafi'ie sabilillah tertentu bagi mereka yang berperang di atas. Sementara ada yang berpendapat 
bahwa termasuk sabilillah adalah segala sesuatu yang menjadi sarana kebaikan adalam agama 
seperti pembangunan madrasah, masjid, rumah sakit Islam dan jalan raya atau seperti para guru 
dan kiai yang berkonsentrasi mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. (lihat Jawahir al- 
Bukhari, al-Tafsir al-Munir, Gurrah al-A'in al-Malikiyah) 


7. Ibnu Sabil 


Ibnu Sabil adalah musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta 
zakat dan membutuhkan biaya perjalanan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. 


Catatan: Pertama, perlu diketahui bahwa dalam pemberian zakat terhadap al-ashnaf al- 
tsamaniyah di atas masing-masing kategori (kelompok) minimal tiga orang. Dan kedua, semua 
kelompok di atas diberi sesuai dengan kebutuhannya: fakir miskin diberi secukupnya untuk 
kebutuhan selama satu tahun, gharim dan mukatab diberi secukupnya untuk membayar 
tanggungannya, sabilillah diberi secukupnya untuk kebutuhan dalam peperangan, ibnu sabil diberi 
secukupnya sampai ke negerinya, mu'allaf diberi dengan pemberian yang dapat menghasilkan 
tujuan sesuai dengan macam-macamnya mu'allaf di atas, dan amil diberi sesuai dengan upah 
pekerjaannya. 


Bagian V 
Syarat-Syarat Mustahiggin 


Mustahiggin atau al-ashnaf al-tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat) di 
atas harus memenuhi tiga syarat: 1. Islam. 2. Bukan orang yang wajib dinafagahi oleh orang lain 
bila atas nama fakir miskin. 3. Bukan dari golongan Bani Hasyim dan Muththalib, karena mereka 
telah mendapat bagian dari khumus al-khumus. Sebagian ulama dari berbagai madzhab ada yang 
memperbolehkan memberikan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib untuk masa-masa 
sekarang, karena khumus al-khumus sudah tidak ada lagi.(lihat Bughiyah al-Mustarsyidin) 


Mustahig yang mempunyai dua kategori seperti fakir yang berstatus gharim, menurut madzhab 
Syafi'i tidak boleh menerima zakat atas dua kategori tersebut. Orang yang mengaku sebagai 
mustahiggin apabila mengaku sebagai fakir atau miskin maka hendaknya disumpah terlebih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2070 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dahulu. Apabila mangaku sebagai gharim maka dapat dibenarkan dengan dua saksi laki-laki atau 
satu laki-laki dan dua perempuan. Akan tetapi apabila orang tersebut sudah dikenal sebagai 
gharim sekiranya kabar tersebut dapat dipercaya maka langsung dapat dibenarkan. 


Bagian VI 
Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat 


Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam dan merdeka (hurr). 
Anak kecil (shabi) juga dikenakan kewajiban zakat dalam hartanya. Orang yang mempunyai 
hutang yang menghabiskan kekayaannya menurut pendapat yang azhhar dalam madzhab Syafi'e 
wajib mengeluarkan zakat. Namun menurut Hanabilah hutang yang tidak bisa terbayar kecuali 
dengan harta yang dizakati atau dengan menjual kebutuhan hidup (primer, pangan dan skunder, 
sandang, papan) maka bisa menggugurkan kewajiban zakat, baik sudah jatuh tempo atau belum. 
(lihat Kassyaf al-@ina' 2/202) 


Bagian VII 
Tatacara Mengeluarkan Zakat 


Ada dua hal yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat. Pertama, 
menyisihkan harta yang akan dibuat zakat. Kedua, niat zakat atau berniat bahwa harta yang ia 
keluarkan atas nama zakat. Niat ini dilakukan ketika penyerahan zakat oleh orang yang 
mengeluarkan zakat atau ketika pengambilan harta zakat oleh amil zakat atau ketika myisihkan 
amil zakat. Perlu diketahui bahwa muzakki (orang yang berzakat) diperbolehkan mewakilkan 
niatnya kepada orang lain dan sekaligus penyerahannya. Sedangkan untuk anak kecil yang 
hartanya berkewajiban dikeluarkan zakat, yang melakukan niat adalah walinya. Sedangkan mayit 
yang mempunyai tanggungan zakat, tidak diperlukan adanya niat, dan bagi ahli waritsnya cukup 
mengumpulkan bagian dari tanggungan zakatnya mayit tersebut untuk diserahkan. Dan ketiga, 
menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiggin) baik 
secara langsung atau melalui amil zakat. 


Bagian VIII 
Bentuk Zakat 


Menurut madzhab Syafi'i zakat tanaman harus diberikan dalam bentuk barangnya seperti 
diberikan dalam bentuk beras, hewan dan lain-lain kecuali zakat dagangan maka harus diberikan 
dalam bentuk gimah (mata uang). 


Menurut madhab Hanafi zakat tanaman, hewan, emas, dan perak dapat diberikan dalam bentuk 
nilainya. Contohnya, sawah menghasilkan 10 ton maka zakatnya boleh dalam bentuk harga gabah 
1 ton (1096) 


Catatan: Perlu diketahui bahwa yang dimaksud gimah (nilai atau mata uang) dalam madzhab 
Hanafi adalah nilai dari barang yang seharusnya dikeluarkan, bukan dari nilai penjualan barang 
tersebut. Contoh: Ketika memasuki masa panen padi dijual dengan sistem tebasan dengan harga 
Rp. 10.000.000 rupiah misalnya. Dan setelah dipanen mengeluarkan 15 ton gabah senilai Rp. 
15.000.000 (perton Rp.1.000.000) maka yang dikeluarkan adalah nilai dari 1096 nya 15 ton - 1,5 
ton - Rp. 1.500.000 bukan 1096 dari 10.000.000 harga penjualan. 


Yang wajib mengeluarkan zakat tanaman adalah orang yang punya bibit atau orang yang memiliki 
tanaman tersebut sebelum nampak bagus (buduw as shalah), untuk itu, sawah yang 
penggarapannya diserahkan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil yang wajib 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2071 ) 


mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai bibit tanaman di sawah tersebut. Apabila yang 
mempunyai bibit adalah penggarap sawah tersebut, maka beban zakat ditanggung oleh si 
penggarap itu, dan demikian pula sebaliknya. 


Demikian pula seperti halnya di atas, zakat fitrah yakni: menurut madzhab Hanafi boleh diberikan 
dalam bentuk nilainya tepung gandum seberat 2,7 kg. Sedangkan menurut madzhab Maliki boleh 
diberikan dalam bentuk nilai (beras 2,7 kg) tetapi hukumnya makruh. 

Bagian IX 

Waktu Mengeluarkan Zakat 

Orang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat ketika : a) Adanya orang-orang yang 
berhak menerima zakat (mustahiggin). b) Wujudnya harta yang akan dikeluarkan zakatnya. 
Adapun piutang yang jatuh tempo dan berada pada orang yang mampu membayar serta tidak 
ingkar atas piutang tersebut itu wajib dikeluarkan zakatnya seketika itu. Sedangkan piutang yang 
belum jatuh tempo atau ada pada orang yang ingkar terhadap hutangnya, barang hilang, barang 
yang dighashab dll. 

Bagian X 

Etika Bagi Pemberi Dan Penerima Zakat 

A. Etika Pemberi Zakat 

Orang yang akan memberikan zakat hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: 

Pertama, mengerti tujuan zakat. Tujuan zakat ada tiya macam: yaitu a) sebagai ujian bagi orang 
yang mengaku mencintai Allah SWT dengan mengeluarkan harta yang ia senanginya, b) 
membersihkan diri dari sifat kikir yang dapat mencelakakan dirinya dan c) mensykuri nikmat harta. 
Kedua, merahasiakan dalam mengeluarkan zakat. Demikian ini agar dirinya terhindar dari sifat 
riya' dan mencari popularitas. Sedangkan terang-terangan dalam memberikan zakat termasuk 
penghinaan (secara tidak langsung) terhadap orang si penerima (di mata orang lain). Dan apabila 
khawatir dicurigai tidak mengeluarkan zakat maka hendaknya berikanlah sebagian zakatnya 
kepada fakir yang tidak ia pedulikan dengan cara menariknya dari orang-orang banyak secara 
terang-terangan, dan sisanya diberikan secara sembunyi-sembunyi. 


Ketiga, tidak merusak zakatnya dengan cara mengundat-undat (manni) dan menyakiti si 
penerimanya. 


Keempat, harus memandang kecil dan remeh pemberiannya terhadap orang lain. 


Kelima, memilih harta yang dianggapnya paling halal, paling bagus dan paling disenangi sebagai 
zakatnya. 


Keenam, mencari penerima yang bersih jiwanya dari golongan yang delapan tersebut. 
B. Etika Penerima Zakat 
Hendaknya penerima zakat memiliki sikap-sikap berikut ini, 


Pertama, mengerti bahwa Allah mewajibkan memberikan zakat kepadanya agar supaya Dia 
mencukupinya apa yang menjadi kepentingannya dan agar supaya ia menjadikan kepentingannya 
hanya satu yang kepentingan semata-mata mencari rida Allah. 

Kedua, berterima kasih kepada pemberi, mendoakan dan memberikan pujaan kepadanya, karena 
orang yang tidak berterima kasih kepada sesama berarti tidak bersyukur kepada Allah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2072 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketiga, memperhatikan apa yang diberiklan kepada dirinya, apabila bukan dari perkara yang halal, 
maka janganlah sekali-kali mengambilnya. 


Keempat, menghindari dari terjadinya syubhat bagi dirinya dengan cara menerima pemberian 
zakat secukupnya, sehingga tidak menerima pemberian tersebut melebihi kebutuhannya.» 


Bagian XI 

Tabel nishab & kadar zakat 

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan 
40 - 120 kambing 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
121- 200 kambing 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
201 - 399 kambing 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
400 - 499 kambing 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
500 - 599 kambing 5 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
untuk seterusnya, setiap bertambah kelipatan seratus ditambah satu kambing 

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan 
30 - 39 sapi 1 tabi' (anak sapi yang berumur satu tahun) 
40- 59 sapi 1 musinnah (anak sapi yang berumur dua tahun) atau 2 tabi' 
60 - 69 sapi 2 tabi' 
10 - 79 sapi 1 musinnah dan 1 tabi' 
80 - 99 sapi 2 musinnah 
100 - 109 sapi 1 musinnah dan 2 tabi' 


Dan berubah setiap bertambah 10 sapi contoh: 110 sapi yang dikeluarkan 2 musinnah dan 
1 tabi' 


Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan 
5 - 9 unta 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
10 -14 unta 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
15 -19 unta 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
20 - 24 unta 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun) 
25 - 29 unta 1 bintu makhad 
36 - 45 unta 1 bintu labun 
46 - 60 unta 1 higgah 
61 - 75 unta 1 jadza'ah 
16 - 90 unta 2 bintu labun 
91 - 120 unta 2 higgah 
121 - 129 unta 3 bintu labun 
130 - 139 unta 1 higgah dan 2 bintu labun 
Kemudian berubah setiap bertambah kelipatan 10 contoh: 140 unta - 2 higgah dan 1 bintu 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2073 


labun 

Nama harta Zakat yang harus dikeluarkan 
5 kuda 2,5 Y6 

Nama Harta Nishob Zakat yang harus dikeluarkan Prosentasi Waktu dikeluarkan / keterangan 
Emas 77,50 gr 1/40 - 1,9375 gr 2,5 Yo Setelah 1 tahun 
Perak 543,35 gr 1/40 - 13,584 gr 2,5 Yo Setelah 1 tahun 
Tambang emas 77,50 gr 1/40 - 1,9375 gr 2,5 Yo Seketika 
Tambang perak 543,35 gr 1/40 - 13,584 gr 2,5 Yo Seketika 

Harta dagangan dengan 
Modal emas 77,50 gr 1/40 - 1,9375 gr 2,5 Yo Setelah 1 tahun 
Harta dagangan dengan modal perak 543,35 gr 1/40 - 13,584 gr 2,5 Yo Setelah 1 tahun 
Rikaz emas 77,50 gr 1/5 - 15,5 gr 20 Y5 Seketika 
Rikaz perak 543,35 gr 1/5 - 108,67 gr 20 Yo Seketika 

Gabah 1323,132 kg 

1323,132 kg 1/10 - 132,3132 kg 

1/20 - 66,1566 kg 10 Y5 

5 Y9 Tanpa biaya pengairan 

Dengan biaya pengairan 

Padi gagang 1631,516 kg 

1631,516 kg 1/10 - 163,1516 kg 

1/20 - 81,5758 kg 10 Y5 

5 Y Tanpa biaya pengairan 

Dengan biaya pengairan 

Beras 815,758 kg 

815,758 kg 1/10 - 81,5758 kg 

1/20 - 40,7879 kg 10 Ys 

5 Y9 Tanpa biaya pengairan 

Dengan biaya pengairan 

Gandum 558,654 kg 

558,654 kg 1/10 - 55,8654 kg 

1/20 - 27,9327 kg 10 Yo 

5 Y9 Tanpa biaya pengairan 

Dengan biaya pengairan 

Kacang tunggak (otok) 756,697 kg 

156,697 kg 1/10 - 75,6697 kg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(207 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1/20 - 37,83485 kg 10 Yo 

5 Y Tanpa biaya pengairan 
Dengan biaya pengairan 
Kacang hijau 780,036 kg 
180,036 kg 1/10 - 78,0036 kg 
1/20 - 39,0018 kg 10 Ys 

5 Y9 Tanpa biaya pengairan 
Dengan biaya pengairan 
Jagung kuning 720 kg 

720 kg 1/10 - 72 kg 

1/20 - 36 kg 10 Y 

5 Y9 Tanpa biaya pengairan 
Dengan biaya pengairan 
Jagung putih 714 kg 

714 kg 1110 571,4 kg 

1/20 - 35,7 kg 10 Y6 

5 Y9 Tanpa biaya pengairan 
Dengan biaya pengairan 
Rempah-rempah Tanpa nishab 10 6 
Madu 653 kg 

1110 - 65,3 kg 

1/20 510 Y5 

5 Y6 Madu dataran rendah 
Madu pegunungan. 
Keterangan : 


- Nishob emas pada daftar diatas adalah nishobnya emas murni (emas dengan kadar 10054). 
Sedangkan untuk mencari nishobnya emas yang tidak murni caranya nishob emas murni dibagi 
kadarnya emas yang tidak murni kemudian hasilnya dikalikan dengan kadarnya emas murni. 
Rumus : 77,50 (nishobnya emas murni ) : 90 (emas kadar 90 6) x 100 - 86,1111. Jadi nishobnya 
emas dengan kadar 90 Yo adalah : 86,1111 gram. 


Zakat yang harus dikeluarkan: 
2,5 46 (1/40) - 215277 gram. 
20 Y (1/5) - 17.2222 gram. 


Zakat Fitrah Wajib bagi Setiap orang yang masih hidup di akhir Ramadlan dan di awal Syawal 
sekaligus Kadar zakat yang dikeluarkan kira-kira 3 kg Dari makanan pokok negerinya 


Catatan: Menurut madzhab Hanafi, dalam zakat madu tidak disyaratkan nishab. Tetapi (tawonnya) 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2075 


harus diumbar pada tanaman yang tidak wajib zakat. Apabila tawonnya diumbar pada tanaman 
yang wajib dizakati seperti bunganya kurma atau anggur, maka madunya tidak wajib zakat. 


Dirangkum oleh: Tim Muroja'ah PPS & Lajnah Bahsul Masail PCNU Kab. Sakera Mania Tretes- 
pasuruan 


(| Mbah Jenggot II |. 
2748. NISHOB ZAKAT MAL DAN CARA 
MENGELUARKANNYA 
PERTANYAAN : 
2 Kang Santri Mahi 

HS 3g HN ay Ke (adl 
Mau nanya :Tentang masalah zakat mal, juga cara menghitung zakat mal itu gimana ya?! 
Syukron. 
JAWABAN : 


2? Sunde Pati 

Wa alaikum salam, nishob zakat mal adalah nilai 85 gram emas murni 
(NYI Sei Seal, JUN 3S Lai jab 
5 sslul ye ENY UP 2:15:16 28/12/2009 1 0169076 # Lu sus 3 #0 YI sae Glen bla 
Sela 2 #DLYI € 7:36:21 05/01/2010 | O yaa alorl Jadi mag JUN BS lai pa laoanaYI 
32.5) hit gag Ad Ay Aaja al HI oya Vale B5 trah MS LIS JI Ale Going SAI JW cLasalkosaYI 
Oa Lal pr B5 3 Bada am jan Lt WII ASIN Ah Kenang SAN psi DC jar Genange Land Legi okay (AA 
Uolay La gf Alan adi 0 BEI TAU dee Jelas Il Usai PJU de BEI Sl MO HUI, wal, 


Anas La In el ANU SUSYI lo y2 lor 1— 
by pi Ugalan Upah AH Gali Jiya eat Kena Ga Raya ly CALSIU Let Sa DAY! PIP oa PPS 
kill Je pai Sole UI By — AJ Apollo, Reolaton YI Ron gd oya peataml ag AT SIS end dy — pr jl 
(P9 AN AS AYI Mel jab Rang pall Ly mill jaka VI j3 gd Us yaa die Hg daa AYI 3 OLI, 
B5 ) OYI Ky Hall ya Veite Ogpbas JUN BS) Dl y Lah Herlall JAE day dki 3 SI Hye (ds O paka! 
SI AANG SJU RL! FI ye DLS D4 Ob dhyh Lag ya Ia IBI Oa ata» AU CI ya (Ll 
AAA JUNI petang UG ala WI 0 Vip — Jas Goa Spb Ale Jk Oly Le dala ai Baya Terlny — OLI) 
padi af ale JS Tab 3 HI aa Gig Lag ARA jd Jill Alan Nila Rar Umi Ay . la Ia ye saku jl 
Apn SI paza je Id Sad y cod Taka 03LEY BSI Dyprg ba SU begian Ola lala Ad Jas LI 
BW V2. al ea Han LAI Karl sai oU gf Kam ea ALA of WIN la ab ab Lai 


http://ejabat.google.com/ejabat/thread”tid-5b582b067da72c75 


sae Gia Bli SOJUI 3S $ mebel L33 3 JUN 3S CIA Ale ea SAI LAI 8 ya La OYI JW 3S Ola jala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2076 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hai pa Bluorsn YI Belah 2 # DLYI Up 3:04:06 25/08/2010 «SH , 45 V716456 25 JI cas 9 200! 
3:21:02 25/08/2010 1# gx soleh! Us 3 JUI 3S At tele pa SI alah 8 ya Le $ OYI JW 3S 

OP dia Iljan Iekr Gd ST 55 Raga Ende LIS Laab YO 2,5 eta Wan IMS Of OgaA sell IBU SL Lo 
Anal! Aeon YU Dias Goal oya all SY Led gelas sanga yag A12 JUN BS FLA Sa JW al) Ra pala 
85 IWk,21 24 gu Gle Kar pl 85 yayx200 -17000 17000 LA Y dll Iii oya Jai Gea Sma datar 
So Magang ASI FLA Ale Kama aj Ja gai Rama dian le Saka lah! aan» yA Lllsal ISI LA YLa BIS laadi de 
al 


http://ejabat.google.com/ejabat/thread”tid-5321437986c3001c 


Nishobnya zakat mal itu sama dengan nilainya nishob emas dan nishob emas ada yang 
berpendapat 85 gram, sekarang kita perinci, harga emas murni sekarang 1 gram itu 600 ribu,, 600 
ribu x 85 adalah 51 jutajadi nishobnya zakat mal adalah 51 juta 

Cara membayar zakatnya adalah,,51 juta itu diambil 1076 lalu dibagi 4, maka hasilnya itu yang 
dikluarin. contoh 1056 dari 51 juta adalah 5100 ribu lalu bagikan 4 

5100.000 : 4 - 1275000 

Jadi harta yang sudah 1 nishob yaitu 51 juta maka yg wajib dizakati 1275000 (satu juta dua ratus 
tujupuluh lima ribu) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/620333221322823/ 


1795. PANITIA ZAKAT LEMBAGA ZAKAT DAN AMIL 
ZAKAT 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
PANITIA ZAKAT 


|. AHKAMUL FUOGAHA, Solusi Poblematika Aktual Hukum Islam, halaman 400 : PANITIA ZAKAT 
YANG DIBENTUK KELURAHAN 


Soal : Bagaimana pendapat muktamar mengenai panitia-panitia zakat yang ada: panitia yang 
dibentuk kelurahan misalnya, dapatkah disebut amil zakat yang berhak menerima zakat ? 


Jawab : Dapat disebut amil zakat, bila memenuhi persyaratan-persyaratan yang antara lain: 
adanya pengangkatan langsung dari imam. 
Keterangan, dari kitab : Hasyiyah al-Bajuri “ala Fath al Garib juz II halaman 301-302: 

Ily Dbaf oUbast La 3 IS Lea PAS Cah HI PLAY! Akantal ya Jalal j3 
@AULUHUU AL “AAMILU MAN ISTA'MALAHUU AL IMAAMU ilakh AY KASAA'IN YAJBIIHAA W 
KAATIBIN YAKTUBUU MAA A'THAAHU ARBAABUL AMWAAL 


Pernyataan Ibnu Gasim al Ghazi: Amil yaitu orang yang dipekejakan imam, maksudnya seperti sa'i 
yang menarik zakat atau katib yang mencatat harta zakat yang diberikan pemiliknya (selaku wajib 
zakat). 

Il AHKAMUL FUGAHA, Solusi Poblematika Aktual Hukum Islam, halaman 304 - 305 : 
PENGURUS PANITIA ZAKAT TIDAK TERMASUK AMIL 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2077 ) 


Soal : Apakah pengurus panitia pembagian zakat yang didirikan oleh satu organisasi Islam itu 
termasuk amil menurut syara' ? 


Jawab : panitia pembagian zakat yang pada waktu ini tidak termasuk amil zakat menurut agama 
Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh imam (kepala negara). 


Keterangan, dari kitab : Hasyiyah al-Bajuri “ala Fath al @arib juz II halaman 301-302: 
Ale Cnkontaakl Ae Uas pny Sya NI Dah OUasi La LAS IS Lemb PAS CE PI AYI Akan oya Jalal dy 
enak 


Yang disebut dengan amil ialah orang yang diangkat oleh pemerintah seperti sa'i yang menarik 
zakat, katib pencatat zakat yang diserahkan pemilik harta, gasim yang membagikan zakat kepada 
para mustahig dan hasyir yang mengumpulkan mereka (untuk diberi zakat). 
III. Al Muhadzdzab 1/168 (Maktabah Syamilah) 

Alnwadl O jinag VylS eka ya SALA) elang dala AI la adl OY Baal! Aa Y Ilewd! Ceang OT PLAY de La 


WA YAJIBU 'ALAL IMAAM AN YAB'ATSA ASSUAATA LI AKHDZISHSHADA@AH Li 
ANNANNABIYYA SHALLALLAAHU “ALAIHI WASALLAM WA ALKHULAFAA'A MIN BA'DHII 
KAANU YAB'ATSUUNA ASSU'AATA 


Wajib atas imam mengangkat penarik-penarik (zakat) untuk mengambil shadagah (zakat), karena 
Nabi shallallaahu “alaihi wasallam dan khalifah-khalifah sesudah beliau, mereka mengangkat 
penarik-penarik (zakat). Sumber Link : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-2361&startno-0&start-0&idfrom-36498&idto-3649&bookid-14&Hashiya-1 


IV. Panatuththaalibiin juz II halaman 190 

ly sad lia (PI UYI ara oa yag d3 
@AULUHUU WA HUWA MAN YAB'ATSUHUU AL IMAAMU ilakh WA HAADZAL BATSU 
WAAJIBUN 


Ucapan mushannif (pengarang kitab Fat-hul Mu'in, syeikh Zainuddin al Malibari. Pen) : dia (amil) 
yaitu orang yang diangkat oleh imam, Pengangkatan ini hukumnya wajib. 


V.A Inayah Syarhul Hidayah, Figh Madzhab Hanafi, 3/194 (Maktabah Syamilah) 
Hell Tila pai ding Kali ya Jali 

AL “AAMILU HUWA ALLADZII YAB'ATSUHUU AL IMAAMU LIJIBAAYATISHSHADAGAATI. 
Amil yaitu orang yang diangkat oleh imam untuk menarik / mengumpulkan zakat 
VI. Kitaabul Kaafi fii Fighil Imaam ahmad ibn Hanbal 1/420 (Maktabah Syamilah) 

Hana! yani Alami Lang Of pay de ey 
WA YAJIBU 'ALAL IMAAM AN YAB'ATSA ASSU'AATA LI@ABDHISHSHADA@AATI 
Wajib atas imam mengangkat penarik-penarik (zakat) untuk menerima shadagah (zakat) 
Wallaahu a'lam. Semoga bermanfaat. 
Pekalongan, 20 Ramadhan 1433 H / 8 Agustus 2012 M 
Ada tambahan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2078 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LEMBAGA ZAKAT HUBUNGANNYA DENGAN AMIL ZAKAT 


Soal : Bagaiamana kedudukan hukum / status syari lembaga zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah daerah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan figh tentang amil ? 


Jawab : Hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah sah, karena 
pemerintah Indonesia mempunyai hak syar'i untuk membentuk amil. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Mauhibah Dzi al- Fadhal juz IV halaman 130 

BEI Cai Cake Oglalg A1) al Atngy ISI ILY AYI dtng SSI Aldi peging (Lele Ugly mal Hall 
SIS oya Ula Int 3 pYI dna ya su 

Bagian kelima adalah para amil, mereka antara lain adalah sa'i yang diutus penguasa untuk 


menarik zakat, dan pengangkatannya itu wajib. Amil zakat adalah orang yang diangkat imam 
untuk menjadi pegawai penarik zakat 


2. Ihya Ulum al-Din juz | halaman 157 
cm UNY aral) Sini aan Gilas YA BU) Aa ae GOS, RAL Sabat yaa ala pg yng adat Jl plali JPNI 
DG Romlah Apa art Gali Sg pi ka Olah ya Rgs La Ae Aaja) mall ya dah O yakak! Aib La lara ha IA of 
IE WS 3 slang pLAYI 2 SNI SL Ol org La play Dad Cas SAS Lalu yg Lina Ioelali Jul pala 
Bogel Roro Uus Kala YI Zonnag Goa Y HS eerlo yaseah eR2DU G Adl Jt ella dada ehi Ay 

3... Kifayatu Al-Ahyar, II : 159 

Olaka Yg oya JS slli Jai AonyJU € Fita! Agam! 0 pan! jl U pas 3 pita by El ola g Lately 2 Ulil JU 
ce lay LI AUYI JB owakad! Elae Jioas Yo Utuliyi Dal OLS Oly AS 33. 
Imam Ghazali berkata lengkaplah persyaratan ini, pada zaman sekarang sulit, karena tidak 
adanya yang mencapai derajat mujtahid mustagil maka konsekuensinya sah pemerintahnya orang 
yang mempunyai syaukah (kekuatan) meskipun bodoh, agar tidak terjadi kekosongan atas 


kemaslahatan orang-orang muslim. Dan imam Ar-Rofi'i mengatkan hal itu lebih baik. | Sumber : 
AHKAMUL FUGAHA, Solusi Poblematika Aktual Hukum Islam, halaman 376 J. Wallaahu A'lam. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/458087020880778/ 


1823. PEMBAGIAN ZAKAT OLEH AMIL / IMAM 


PERTANYAAN : 
Putra Nabil 


Assalamualaikum, bagaimana ya cara pembagian hasil dari zakat jika data yang kami terima 
sebagai penerima zakat hanya 5 golongan dari yang delapan apakah tetep 1/8 tiap golongan, 
syukron. 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Pembagian zakat oleh amil atau imam adalah diberikan kepada semua golongan dengan jumlah 
nominal yang sama, dari masing-masing individu dalam satu golongan dibagi dengan rata (jika 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2079 | 


sama kebutuhannya). Contoh : seandainya terkumpul beras zakat sebanyak 150 Kg maka : 
" 2 Orang fakir - 50 Kg - masing-masing @ 25 kg 
" 5 Orang miskin - 50 Kg - masing-masing @ 10 kg 
" 3 Orang Ghorim - 50 Kg - masing-masing @ 16,67 kg 


Sebagian Uama' seperti imam Ishthokhry berpendapat, dalam satu golongan, cukup memberikan 

zakat kepada tiga orang saja. bahkan ada yang memperbolehkan untuk satu orang saja. 
(195 1 25) -— dll ile| 
IS AH pena y Kei Ae paid) (BUY! enaad Seld Ragi — ISI Pi ya OS ISI — GUY Ie LL (Je) 
Gopi OP NY — SY ma Anya Taka La — Leah Kenang EU Pa OS Ig lee yaah OP eat Ty 
UP PUISI Lana pb ian — pe dala ang aa — pLAYI yP SUN Jl Ot ah CL UB CA JUL Sg MI 
dani Jla oya Y OLI ya au. 
(197 1 2 5) — dll ileh 
kim! Bls Lol Lenintaah! ya Rab Il IS Luna BOB Il Bil Sono jr — SAY! pen — Lalouol oa dolan July: 
II Ogan Oy Ty Oa OS aa gl oli LV Ugado jl yan puan el SL 
(173 yel 6) - £ yi 
JW Kay JB Ga ETS JB Oo! SY Aly selada pLDU BSI Ja jl, pdl Ueatis Jana! Be OI (lela) 
PLDU JAS yr AI Ugly ALVI 3 SIB sb API AMS mal Lay LI JB A89 moeI ya Ika Lol 
AE Ag Kala dari SAI HAJI YA don SAI Nila tab lekang JB el Ken Hyidly Cell, 
(486 pl) — ai LI 2 oa sa 
JW Hi OP € Cnkelall sUngh Taka Ol € Albrlo- jA8y Crdoutaak! Sale Uje OS OT SI Ga DAU il PL ya 1 
IU na ya Rb mai Yo adal CE « 

? Putra Nabil 


Syukron mbah pertanyaan terakhir bisakah seorang mendapat dua bagian dari yang delapan 
misal amil dan sabil 


2 Mbah Jenggot II 

Putra Nabil, saya temukan ibarot dalam Bujyrmy Ahmad Khotib 
CB tip dau Jul, 
alta Bl ya aj OP 4 daan oya Alia Bp og pil Jali ali ya 23 JS dana ai" alta Bp aa Jali, "dy 
Lg latin! Lena 0733 P9 BNAS LSI Ie ea ya JS Les Ya IN SL Ih le SU 3, 
Glibutal Lido Aa ya TPS SI ( Gubsu lai) 1g ml! Ulah Ae pIEy plis Sliutal Lilo db yag 
BA LA Jera Say JUS ya Wu, el. 
PI Of arya IS III Sila JIN (B3 li ) 1 ji 
LS petak 1 AU Joel Unekh Hay AKP Obat Udi CU Je Of pai $ Aly yabudi G Legelawel o pain Ol ane ali sb 
cr adal jgamad OS oya Lal 4 Feni oo LAS Yg Sell 3 Senat dg Liya gd ado Lah JII ya EL AS jl soil 
SB ri AS il ya leh le la de Lalat Cah ea JUS Ce ia SAI yag Ria Balet 3 
Ay Sl (Plamb dab) . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2080 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/460144577341689/ 
0322. ZAKAT PROFESI, WAJIB ATAU TIDAK ? 


Istilah Zakat Profesi belum dikenal di zaman Rosulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya 
selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab Figih yang menjadi rujukan umat ini pun tidak 
mencantumkan pembahasan bab zakat profesi dadalamnya. 


Harus diingat bahwa meski di zaman Rosulullah SAW telah ada beragam profesi, namun 
kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Dizaman itu pemghasilan 
yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan zaman sekarang. 
Diantaranya adalah berdagang, bertani, dan berternak. Sebaliknya, di zaman sekarang ini 
berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan 
berternak. Nahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang 
miskin yang hidupnya masih kekurangan. 


Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tapi dari sisi pendapatan saat itu 
tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Di zaman sekarang ini justru profesi- 
profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti Dokter 
Spesialis, Arsitek, Komputer Programer, Pengacara, dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali 
lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa. 


Perubahan Sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat kembali cara 
pandang kita dalam menentukan : siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin ? intinya zakat 
itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Dizaman dahulu, 
orang kaya identik dengan Pedagang, Petani, dan Peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang 
kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak 
berubah. Yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan 
uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari Zakat. 


Dengan demikian, zakat profesi merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang nampaknya 
berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat. Akan tetapi 
tidak semua ulama sepakat dengan hal tersebut. Bagaimana sesungguhnya hukum zakat 
profesi ? Wajibkah penghasilan setiap profesi dikeluarkan zakatnya ? Adakah dalil Al-Gur'an dan 
As-Sunnah yang menjadi dasarnya ? Berapakah Nisab dan Prosentasinya ? Bagaimana cara 
pembayarannya ? 


Menanggapi persoalan zakat profesi ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua : 
Pendapat & Dalil Penentang Zakat Profesi 


Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah 'ubudiyah. 
Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada 
petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rosulullah SAW. Bila tidak ada, maka 
tidak perlu membuat-buat aturan baru. 


Di zaman Rosulullah SAW dan Salafus Sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang 
mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali 
tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat- 
buat zakat profesi. 


Rosulullah SAW bersabda “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang belum pernah kami 
perintahkan, maka ia tertolak” (HR. Muslim). 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2081) 


Rosulullah SAW juga bersabda “Jauhilah bid'ah, karena bid'ah sesat dan kesesatan ada di 
neraka” (HR. Turmudzi). 


Diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah Fugaha kalangan Zahiri seperti 
Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali Mazhab Hanafiyah yang memberikan 
keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. 


Umumnnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, 
dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaily pun menolak 
keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. 
Umumnya Kitab Figih Klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi. 


Pendapat & Dalil Pendukung Zakat Profesi 


Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, 
Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Garadhawi. Mereka berpendapat bahwa semua 
penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan 
sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta 
Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M 
juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda 
pendapat dalam cara mengeluarkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan : 


Pertama : Ayat-ayat Al-@uran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk 
dikeluarkan zakatnya, seperti dalam AS. At-Taubah (9) :103, AS. Al-Bagarah (2) : 267, dan AS. 
Adz-Zaariyat (51) : 19. Firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/ 
nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (AS. Al-Bagarah (2) : 267). 


Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib 
dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, 
konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa 
yang dimaksud dengan “hasil usaha” tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, 
yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, 
baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, 
maupun yang dikiaskan kepadanya. 


Muhammad bin Sirin dan Gathadaah sebagaimana dikutip dalam Tafsier Al-Jaami' Li Ahkaam Al- 
@uran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Amwaal” (harta) pada AS. Adz- 
Zaariyaat (51) : 19, adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua 
penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus 
dikeluarkan zakatnya. (Tafsir Al-Jaami' Li Ahkaam Al-Guran Juz | : hal. 310-311). 


Sabda Rosulullah SAW “Menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang muslim berzakat 
(bersedekah)”. Mereka bertanya, “Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai harta ?. 
Rosulullah menjawab “Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. 
Mereka bertanya “kalau tidak mempunyai pekerjaan ?” Rosul bersabda “Tolonglah orang yang 
meminta pertolongan”. Mereka bertanya lagi “Bagaimana bila tak kuasa ?” Rosulullah menjawab 
"kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah kejahatan, hal itu merupakan sedekah”. 


Kedua : Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan 
menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum 
yaitu “al-Amwaal”, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah “al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2082 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maal al-mustafad” seperti terdapat dalam figh zakat dan al-figh alislamy wa Adillatuhu. 


Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa 
menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, 
Shadig, Bagir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta 
Auzai. 

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah ditulis 
dalam kitab-kitab, misalnya al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, jilid 4 : 83 dan seterusnya al-Mughni oleh 
Ibnu Gudamah jilid 2 : 6, Nail-Authar jilid 4 : 148, Rudz an-Nadzir jilid 2 : 41, dan Subul as-Salam 
jilid 2 : 129. 

Ketiga : Dari sudut keadilan yang merupakan cirri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat 
pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan 
kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini 
kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah 
mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan 
yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan profesi lainnya. 


Keempat : Sejalan dngan perkembangan kehidupan ataumanusia, khususnya dalam bidang 
ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari 
waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara- 
negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum 
Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari 
menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi 
seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, 
sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke 
waktu (Ruuh al-Dien al-Islamy, hal. 300) 


Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi 


Terdapat beberapa perbedaan pendapat para Ulama dalam menentukan nisab dan cara 
mengeluarkan zakat profesi. 


Pertama : Madzhab Empat berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta kecuali sudah 
mencapai nishab dan sudah memiliki tenggang waktu satu tahun. Adapun nishabnya adalah 
senilai 85 gam emas dengan kadar zakat sebesar 2,54 (Al-Figh Islamy Wa Adillatuhu, juz Il : 866, 
1989) 


Kedua : Pendapat yang di nukil dari Syeikh Muhammad Ghazali yang menganalogikan zakat 
profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nishab maupun persentase zakat yang wajib 
dikeluarkan, yaitu 1056. 


Ketiga : Pendapat yang menganalogikan zakat profesi ini pada dua hal, yaitu dalam hal nishab 
pada zakat pertanian, sehingga dikeluarkan pada saat diterimanya, dan pada zakat uang dalam 
hal kadar zakatnya yaitu sebesar 2,545 (Al-Figh Islamy Wa Adillatuhu, juz II : hal. 866). Pendapat 
yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, antara lain diambil dari pendapat 
sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awwiyah. Dan juga dari sebagian 
seperti Imam Zuhri, Hasan Bashri, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Bagir, Shadig, Nashir, dan Daud 
Dzahiri (Al-Figh Islamy Wa Adillatuhu, juz II : hal. 866). 


Keempat : Pendapat Madzhab Imamiyyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 2056 dari hasil 
pendapatan bersih. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT dalam 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2083 


@S. Al-Anfaal (8) : 41. Menurut mereka kata-kata ghanintum dalam ayat tersebut bermakna 
seluruh penghasilan, termasuk gaji, honorarium, dan pendapatan lainnya. 


Bagi yang mempersamakannya menetapkan prosentasi zakatnya sama dengan zakat 
perdagangan yakni 2,54 dari hasil yang diterima setelah dikeluarkannya segala biaya kebutuhan 
hidup yang wajar dan selama sisa tersebut dalam masa setahun, telah mencapai batas minimal 
yakni senilai 85 gram emas murni. Sedangkan yang menganalogikan hasil-hasil dari 
profesitersebut dengan zakat pertanian. Dalam arti begitu ia menerima penghasilan senilai 653 kg 
hasil pertanian yang harganya paling murah, maka seketika itu juga ia harus menyisihkan lima 
atau sepuluh persen (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu 
batas waktu setahun. Hemat saya pendapat pertama yang mempersamakan zakat profesi dengan 
zakat perdagangan lebih bijaksana, karena hasil yang diterima biasanya berupa uang sehingga 
lebih mirip dengan perdagangan dan atau nilai emas dan perak. Wa Allah Alam. | Hakam 
elChugdrie J. 


0382. ZAKAT PROFESI 
Oleh 25 22 Jeludi 
A. Deskripsi Masalah 


UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 


Pasal 11 (ayat 12) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil 
pendapatan dan jasa” . 


- Pendapatan mencakup gaji, honorarium dan sebagainya. 


- Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, dokter, biro travel, pergudangan, komissioner, dan 
lain-lain. 


- Jenis usaha meliputi perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain. 

B. Pertanyaan 
a. Apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat 
menurut syariat ? 


b. Sekira terbeban zakat, bagaimana penggolongan kedalam mal zakawi dan berapa 
ketetapan standar nishab yang harus dipedomani ? 


Cc. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung perbulan oleh Badan Amil Zakat 
tertentu ? 


C. Jawaban 
a. Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar- 
menukar) baik dari hasil kerja profesional / non profesional maupun hasil industri jasa dalam 


segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain mencapai jumlah 1 
(satu) nishab dan niat tijarah dikenakan zakat. 


Akan tetapi realitanya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran tidak terdapat 
unsur tijarah (pertukaran harta terus-menerus untuk memperoleh keuntungan) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2084 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


b. Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam konteks zakat 
digolongkan zakat tijarah yang berpedoman pada standar nishab emas 


c. Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, pemotongan gaji tersebut tetap 
belum sah diperhitungkan sebagai pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar 
kewajibannya pada akhir tahun bukan dari gaji bruto dan belum diterima oleh pemiliknya. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 


1. Mughnil Muhtaj 1/398 
2. Panatuth Thalibin 2/173 
3. Mauhibah Dzil Fadhal 4/31 
Jb il BY 

Op Un prt Oky Andiny Ong Af peni JUN) Aina 3 JB BE de Yaya! SMS jo Bli hair aya demi pel ISP si 
Oky SB an aj Sial Op Los al Jail ya El Ob Las Gb Yonga JP Ve Lao Ji Us Jas 3 SS 

ale JS eka Fo omall BSD jatt Aa Boi Cg 

(Ungkapan Penulis: “Dan menyewakan diri atau hartanya.”) 


Yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan dengan maksud tijarah, maka 
imbalan tersebut menjadi harta tijarah. 


Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfahul Muhtaj mengatakan: “Harta itu terbagi 2 (dua) macam: 
benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya, maka jika upahnya berupa mata uang 
kontan atau dengan dihutang langsung atau bertempo, maka padanya berlaku perincian hukum. 
Atau berupa barang, maka jika ia menghabiskannya atau berniat menyimpannya, maka tidak ada 
kewajiban zakatnya. Dan jika meniati tijarah padanya, maka zakat tijarah terus berlaku padanya, 
dan ini berlangsung setiap tahun. 

4. Minhajul Gawim pada Mauhibah Dzil Fadhal 4/31-32 

5. Tuhfatul Muhtaj dan Hawasyi Syarwani 3/295-296 


Sumber : Ahkamul Fugaha halaman 594 s/d 600 : Hasil Keptusan Musyawarah Nasional Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002 / 14-17 Rabiul Akhir 
1423 Tentang : MASAIL DINIYYAH WAAINIYYAH. Wallaahu A'lam 


1814. WAJIBKAH ZAKAT PROFESI BAGI TKI / TKW ? 


PERTANYAAN : 
Mbah Jenggot II 


TKI-TKW adakah teman-teman yang berpendapat para pahlawan devisa ini wajib mengeluarkan 
zakat profesi ? Saya Pingin mempelajari dalil dan mekanisme zakatnya (bagi yang berpendapat 
wajib) 

JAWABAN : 

2 Dewan Masjid Assalaam 


Poin-poin yang perlu difahami : 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2085 ) 


- Seseorang mempekerjakan harta atau dirinya untuk mendapatkan hasil/upah 

- Ujrohnya berupa urudl (barang yang bisa diperdagangkan) 

- Diniati tijaroh 

Dalam kondisi tersebut maka jadilah upah tersebut harta tijaroh yang dizakati di akhir haulnya, 
karena telah memenuhi syarat urudl tijaroh yaitu niat tijaroh saat memilikinya dan diperoleh 
dengan mu'awadloh (pertukaran), Dalam hal ini saat ia peroleh ujroh ia niat ujrohnya mau dijual 
dan ujroh itu diperoleh dengan menukarkan jasa kerjanya. 


Bandingkan dengan penerapan zakat profesi, ia peroleh gaji dalam bentuk uang sehingga tidak 
mungkin dijual. Karenanya niat tijaroh tidak terpenuhi. Dan praktek zakat profesi dibayar langsung 
saat perolehan ujroh, tidak sesuai dengan aturan zakat tijaroh yang dibayar di akhir haul jika 
memenuhi nishob. 


FATWA MAVJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN 
MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, 
honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat 
negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,konsultan, dan 
sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. 


Kedua : Hukum 
Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai 
nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. 


Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat. 

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 

2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setu tahun: 
kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. 


Keempat : Kadar Zakat 
Kadar zakat penghasilan adalah 2,554. 


Fatwa 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 
Fatwa ini sesuai dengan madzhab Syafi'i : 


Ily Spb Hadi Ella ang Jb Ie 3S JI aa jr Olig JL MS emng le IS 


Semua harta yang wajib dizakati saat telah haul (setahun) dan mencapai nishob, BOLEH dizakati 
diawal (misal saat menerima) setelah memiliki senishab untuk satu haul. 


Dari sini ZAKAT PROFESI itu BOLEH (tidak wajib) dengan syarat telah memiliki senishob (kira- 
kira 45 juta). Jika penghasilannya tidak mencapai 45 juta ya tidak sah zakat profesi, kecuali 
tabungannya banyak. 


Fatwa 2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun: 
kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Dari fatwa ke-2 ini, 
maka TKW, PNS, dll yang gajinya kurang dari 45 juta ia membayar zakatnya dari penghasilan 
bersih (tabungan) di akhir tahun jika mencapai nishob. Ini seperti zakat mal biasa, bukan zakat 
profesi. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/364708663551948/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2086 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0263. ZAKAT PRODUKTIF 


Oleh Hakam Ahmed ElChudrie 


Dari beberapa literature, zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan 
baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya 
sering digandengkan dengan kewajiban shalat. Namun Zakat secara syariah terdapat beberapa 
definisi zakat yang dikemukakan oleh ulama mazhab, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta 
tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan 
ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. 
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemilikan bagian tertentu yang dimiliki 
seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT. 
3. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau 
jiwa dengan cara tertentu. 
4. Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib pada harta tertentu pada 
waktu yang tertentu pula . 


Dari beberapa definisi zakat yang diberikan oleh para Imam Mazhab, tentunya antara satu definisi 
dengan definisi lainnya tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh. Namun dapat ditarik garis 
tengah bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan harta 
untuk menyalurkannya kepada asnaf zakat yang delapan sebagaimana yang terdapat di dalam 
surat at-Taubah: 60. 


Dalam sejarah, rukun zakat dikerjakan oleh umat Islam setelah mengerti dengan benar tentang 
arti shalat lima waktu secara berjama'ah, dimana dua kalimah syahadat telah benar-benar 
meresap ke dalam hati dan mewujudkan amal shaleh. Perintah mengeluarkan zakat ini mulai 
berlangsung pada tahun ke II Hijriah, dimana Muslimin dan kesatuan sosialnya telah kokoh dan 
kuat. Kekuatan kaum Muslimin yang telah menegakkan satu kebenaran dalam masyarakat telah di 
atur terikat dalam rasa persatuan yang amat kokoh dan kuat terkemas rapi dalam shalat lima 
waktu, hidup dalam persamaan dan persaudaraan yang mesra di masjid. 


Diantara iman yang menjadi sifat dan sikap seorang mukmin dengan ikhlas melaksanakan zakat 
adalah berkat ajaran dan didikan shalat berjama'ah. Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa 
kedudukan sistem zakat dalam Islam sangatlah penting dalam hidup matinya umat Islam itu 
sendiri. Sebagai individu, tentunya tidak akan lahir ke dunia hanya membawa roh semata, 
demikian juga Islam tidak akan dapat lahir dan tumbuh kuat dan kuasa, apabila di dalam 
perjalanannya tidak memperoleh pelajaran dan pendidikan ilmu tentang zakat yang secara nyata 
menjadi dasar dalam kehidupan ekonomi Islam. 


Begitu seriusnya kedudukan zakat ini, sehingga pada awal kekhalifahan Abu Bakar dimana telah 
muncul orang-orang yang melakukan pembangkangan untuk menunaikan zakat, oleh sebab itu 
khalifah melakukan ijtihad dengan memerangi mereka. Khalifah Abu Bakar menyatakan: "Demi 
Allah, Saya akan perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat itu 
karena zakat itu hak harta: Demi Allah! kalau sekiranya mereka itu tidak menyerahkan anak-anak 
unta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah saw, saya akan perangi mereka 
berdasarkan keengganan tersebut." (HR. Abu Daud) . 


Begitu seriusnya komitmen Islam dalam menanggulangi kaum dhuafa secara continue dan 
sistematis. Untuk mengakomodir jumlah kaum dhuafa yang jumlahnya sangat banyak, pada saat 
sekarang ini para amilin menempuh upaya dengan menyalurkan zakat dalam bentuk Produktif. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2087 ) 


Sebenarnya, apabila dikaji lebih jauh, sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan kepada 
empat bentuk: 
1. Bersifat konsumtif tradisional yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para 
mustahig. 
2. Bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya 
semula, seperti di berikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya. 
3. Bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda 
atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Seperti 
pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. 
4. Bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk 
permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau pemberian tambahan 
modal usaha kecil. 


Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan 
dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa 
Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau 
disedekahkan lagi. Menurut Didin Hafiduddin dalam buku Panduan Zakat, dana zakat bukan 
pemberian sesuap nasi dalam jangka sehari dua hari, kemudian para mustahig menjadi miskin 
kembali, tapi dana zakat itu harus memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dalam jangka 
waktu yang relatif lama. 


Sejalan dengan pendapat Didin Hafiduddin di atas, Yusuf Gardhawi berpendapat, zakat 
merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan 
menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Dalam 
buku yang lain, Yusuf Gardhawi juga menyatakan bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam 
masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal. 


Penjelasan Didin Hafiduddin dan Yusuf @ardhawi di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa 
zakat harus dikelola dengan baik, karena zakat merupakan salah satu sumber pemasukan dana 
yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, 
melalui pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir muzakki-muzakki 
baru. Para mustahig didorong untuk menggunakan dana zakat selain untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya (konsumtif) juga berorientasi produktif, dengan mengembangkan potensi usaha yang 
dimilikinya agar terus berkembang. 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan pencanangan Program Aksi 
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
2005 dan pencanangan Tahun Keuangan Mikro 2005 di Jakarta, Sabtu (26/2) meminta para 
ulama mengkaji penggunaan dana zakat sebagai sumber pembiayaan usaha produktif. Dana 
zakat yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk urusan konsumtif tapi menjadi sumber 
pendanaan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi zakat yang terkumpul bukan hanya 
untuk ibadah dalam arti memenuhi kebutuhan konsumtif, tapi bisa juga dijadikan sumber 
pembiayaan. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pakar ekonomi Islam yaitu Ir. H. 
Adiwarman Azwar Karim, la mengingatkan nilai penting pengelolaan zakat untuk menghasilkan 
kegiatan ekonomi produktif. Hal serupa juga disampaikan oleh ketua Majelis Perwakilan Ulama 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Muslim Ibrahim dalam acara kajian tingkat tinggi yang 
diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2007 bertempat di masjid raya Banda Aceh dalam makalah 
beliau yang isinya antara lain: Kalau sanggup bekerja mencari nafkah dan hampir dapat 
mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti buruh/tukang, pedagang, petani, dan lain-lain, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2088 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akan tetapi mereka kekurangan sarana, prasarana ataupun modal. Mereka tidak memperoleh 
hasil sesuai dengan kebutuhannya. Bagi mereka ini dapat diberi sesuatu, misalnya modal usaha. 
Diharapkan dengan modal ini, mereka akan dapat hidup layak dan malah dapat menjadi muzakki 
pada masa-masa yang akan datang. 


Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil zakat dapat mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan derajat hidup orang- 
orang miskin untuk selalu kekurangan dan meningkatkan tali persaudaraan si kaya dan si miskin. 
Landasan awal pengelolaan zakat produktif ini adalah bagaimana dana zakat tidak habis 
dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk 
melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad saw telah mengingatkan kita sebagaimana 
terdapat dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "Tidak ada sesuatu makanan 
yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri." 
Disamping itu ada Pepatah mengatakan, Berikanlah kail, bukan ikannya. Oleh sebab itu, Modal 
usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan 
yang tersedia di alam. Dengan demikian ia akan dapat berusaha sendiri dalam meningkatkan 
tingkat perekonomiannya sehari-hari. 


Kemudian, kewajiban lain yang harus dilakukan pengelola zakat setelah menyalurkan zakat 
secara produktif adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahig agar 
kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya 
diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahig, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan 
wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. 
Fakta yang berkembang di lapangan menunjukkan, pengentasan kemiskinan seakan-akan 
menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Berkaca pada sejarah, melalui instrumen zakat, kita 
melihat alternatif lain yang teruji dalam mensejahterakan masyarakat. Tentu saja butuh kapasitas 
lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi 
sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya. 


Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus mustahig merupakan faktor yang penting 
disamping ada faktor yang paling penting yaitu kejujuran. Orang yang memiliki ketrampilan khusus 
ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia 
mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan 
tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya 
dengan teratur dan untuk selamanya. Imam Nawawi yang merupakan ahli tasawuf pada 
zamannya menjabarkan dalam sebuah hadits: "Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang 
profesional (mempunyai keahlian). Sedangkan bagi orang yang lemah dan tidak mampu untuk 
menjalankan ketrampilan, profesi ataupun bekerja untuk mencari nafkah bagi kehidupannya, Islam 
telah mempunyai suatu hukum yang khusus." 


Dalam hal ini, Inam An Nawawi menjelaskan dalam “Majmu” pada pembahasan tentang kadar 
dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin yang ia nugil dari figh mazhab Syafii: 
Apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu ketrampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk 
dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang ketrampilannya tersebut 
ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal, dengan ukuran 
tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran ini berbeda 
disetiap profesi, ketrampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya. Para Sahabat 
kami pun telah memberikan pendekatan-pendekatan dalam hal ini dengan ungkapan mereka, 
Apabila seseorang berprofesi sebagai pedagang jeruk, maka ia mendapatkan zakatnya sebesar 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2089 


lima sampai sepuluh dirham: bila ia berprofesi sebagai pedagang perhiasan, maka ia diberikan 
zakatnya sepuluh ribu dirham, jika dianggap ia tidak akan mencapai keuntungan kurang darinya ... 
..atau semisal ia adalah seorang yang berprofesi sebagai money changer, maka ia diberikan uang 
sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Dan, apabila seseorang adalah tukang jahit, tukang kayu, 
tukang daging, atau lainnya, maka ia diberikan uang zakat yang cukup untuk dibelikan barang- 
barang penunjangnya. Apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia diberikan 
zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan membeli alat-alat pertanian secara permanen. 
Namun apabila seseorang belum menguasai suatu keahlian dan ketrampilan yang dapat 
menopang dalam memenuhi kehidupan sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang 
seumurannya dan daerah di mana ia hidup, namun kebutuhannya tersebut tidak hanya diukur 
dalam setahun. 


Pendayagunaan zakat produktif telah dilaksanakan di beberapa negara misalnya Malaysia yang 
telah menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha, pendidikan, home industri, 
perusahaan, catering, taylor dan lain sebagainya yang kesemuanya ditujukan dalam rangka untuk 
lebih cepat meningkatkan tingkat perekonomian kaum dhuafa. Hal ini disampaikan dalam Tuan 
Haji Sharir bin Mukhtar. Bahkan zakat produktif ini disampaikan hampir seluruh Nara Sumber yang 
ada diantaranya terdiri dari pakar-pakar zakat se Asia Tenggara. 


Di Indonesia, juga tidak kalah dengan Malaysia, misalnya program bantuan becak, modal usaha 
perdagangan, pelatihan bengkel dan lain sebagainya yang disalurkan oleh Dompet Dhuafa. Di 
Aceh, penyaluran zakat produktif telah dilaksanakan, namun pada masyarakat kita terkadang 
timbul polemik. Artinya ada sebahagian masyarakat kita yang beranggapan bahwa zakat harus 
disalurkan secara penuh (konsumtif) dan tidak boleh bergulir (revoving fund), apabila polemik ini 
terus terjadi, maka Aceh yang merupakan satu-satunya daerah yang mendapatkan legitimasi 
untuk melaksanakan syari'at Islam dikhawatirkan tidak akan dapat mengurangi jumlah kaum 
dhuafa melalui dana zakat, padahal zakat merupakan solusi yang ditawarkan Islam dalam 
mengurangi jumlah kaum dhuafa. Program penyaluran zakat produktif di Aceh diantaranya 
dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha (pertanian, perdagangan), home industri, becak, 
mesin jahit, penggemukan lembu, dan lain sebagainya. Pola yang diterapkan berbeda-beda, ada 
yang memakai sistem Mudharabah dan @ardhul Hasan. Wallahu “Alam Bis Shawab. 
DAFTAR KEPUSTAKAAN 

An Nawawi, Majmu' Syarah al Muhadzdzah, Daaru al Fikr, Bairut, 2002 

Amiruddin Inoed dkk, Anatomi Fgih Zakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006 

Sahri Muhammad, Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Malang, Bahtera 

Press, 2006 

Wahyu Dwi Agung dkk, Zakat dan Peran Negara, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006 

Yusuf Gardhawi, Dauru Al Zakat, terj. Sari Narulita, Spektrum Zakat Dalam Memberdayakan 

Ekonomi Kerakyatan, Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005 


1818. HUKUM ZAKAT PRODUKTIF 


PERTANYAAN : 
Hakam Ahmed ElChudrie 


Assalamu'alaikum.. Mau tanya, bagaimana hukumnya zakat produktif ? Sah ataukah tidak ? 
Terimakash.. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2090 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Waalaikumsalam wr wb. Bila terlebih dahulu meminta izin dan ada izin dari pihak MUSTAHI@ 

ZAKAT (orang yang berhak menerima zakat) hukumnya BOLEH 

D8 ale Ia Yaa) Jalal dl OY Lelal JI Lelo Gn KALA ya onkis Jua Lah Ina Ol KUDU Yg Ela 338 V3 
SSL aa du 3 Snail jh 

“Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam/penguasa untuk mengelola harta-harta zakat 

yang ereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir 

yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa 


pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa 
seizinnya”. | Al-Majmuu' “Alaa Syarh al-Muhaddzab VI/178 |. 


? Neil Elmuna 
Tashorruf dimaksud dalam hal apa saja kang Masaji Antoro ? mohon diuraikan. 
? Masaji Antoro 


Kang Neil Elmuna, Boleh bila ada izin dari MUSTAHI@ diberikan lahan, alat-alat kerja, atau 
dijadikan uang dan buat modal sebuah usaha. 
PES M3 Gauata Ol ALDI data Doli dilelang 5 Ol jatad IL yag IeUS UrKunag pd dang) 
(atas La denah 8 jlemiy gl LET dg CG js La danad R3 an SI yaa ya UN BE Ya A3 aa yan Y ya Tika (SA 
LIL dnUSG ML) ia La dh le ang La 
“Fakir miskin diberikan zakat sebesar yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar hidupnya, 
maka panitia zakat dan imam setempat dengan harta zakat tersebut dapat membelikannya 
sebidang tanah sehingga bisa mereka (fakir miskin) manfaatkan, kebolehan panitia zakat dan 
imam setempat membelikan sebidang tanah tersebut sebagaimana tertera dalam alghoozi adalah 
jika fakir miskin itu tidak mampu bekerja, sedang jika mereka mampu bekerja dengan baik maka 
boleh diberikan uang yang sekiranya bisa untuk membeli peralatan kerja, kemudian jika fakir 
miskin itu pandai berdagang diberikan uang yang sekiranya bisa untuk modal berdagang sehingga 
labanya bisa mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya”. | Igna Li as-Syarbiiny 1/231, 
Albaajuri 1/293, Fath alwahaab 11/48 |. 


? Masaji Antoro 
Maksud dari keterangan ini : 
SIB LS IS ad Gpoada Of pLUY dilarang Jilis diulang UG Ol jatah IE jas RS CeKumag pd Jang, 
Bandingkan dengan keterangan di kitab Nihayah Azzain 1/181 : 
Lah Gojita Ol ala, dita DoLiS dilelang UC. Ob jatah Ita Ogiang Oles yag Il jani Tip BUS aki) mid! dana 
S5 
Atau keterangan yang ini AlMajmuu' 'alaa Syarh alMuhaddzab VI/175 : 
JAN OY Uileh Uniowtuakl II Lely Ja BoyrP Pa BSI JL ya ia at Sea Y) PLN EV Lalonel JB (EA) 
OS gl SIM Alb al di Gmn Aa Sig OL Boy ep Lay UM A3 aa Ala ga P3 meal HIV) Y ad) Jal 3S JI 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2091) 


AT 3 da LS Ho ym ga Her Apabl Lag BLS Yin Ga Jl Ji Aga Ill Olsen ate ls Gol 3 
8,3 Lena SULU aald Buoely Bd j3 Ap JI ABU Korg jg alonol JB «Boy mal an ya Bni Hd JR MI ik Buto 
SMS ALVI ey ON JS SAI HA pe Jie GUY SH SS) metal! Lebay ena Ja AS II Ala! le Laut 
dj IP Ka Can A8 JL Y SI oki Bab ily Lalonol JG" INI Cik Akad adl 8,53 adl cal, Oly lah 
AE Ay dina Hb 06 gal 


2 Hakam Ahmed ElChudrie 


Begini kang..klo dilihat ta'bir tersebut dengan di kombnasikan dengan ta'bir k 2 dapat saya phami 
bgni, mustahig ada 2 mcen, bisa bkerja dan yang tidak bisa bkrja..bg yang bisa bkrja maka imm 
bleh mmbrikan alat tuk usha to mdal kepadanya dengan di ambikan dari hrta zakat (wa lil imam an 
yasytariya lahumaa). tetapi bagi yang tidak bsa bkerja mka di ksh ongkos hdup (kifayah) 


? Masaji Antoro 
'Afwan Kang, Coba ditelaah dulu ta'bir awal : 
Hae da Yaa)... jahe, OY Lalat JI Lela ya Ge URL oya oli Jaa Las pai Ol PUDU VI la PN, 
Ba Se Sr LI 
Ada kata-kata : 
AS at SL Snail 3 
Hehehe........ 
2 Hakam Ahmed ElChudrie 
Begini kang, kalau melihat siyagul kalame tu kaitane sama bai' kan? 
? Masaji Antoro 
Lebih LUAS 3 TASHORRUF / mengelola 
lekat JI Lelo ya CP MAA ya Oni Jua Las Ana Ol PUDU VI El 3, 


“Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam/penguasa untuk mengelola harta-harta zakat 
yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak". 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/219041541451995/ 
0342. PENYALURAN ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN 
UMUM 


PERTANYAAN : 
SLemankhan Leman 


Assalamu alaikum. Perkenankan saya menguraikankan hal yang terjadi di masyarakat di kampung 
saya tentang permasalahan zakat maal atau zakat Fitrah. Ada kejadian ganjil di daerah kami 
tentang penyaluran zakat yang menurut kami tidak tepat.Pertanyaanya : sah atau tidakkah 
menyaluran zakat untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan dsb ? 


JAWABAN : 
Sulis Saja Imuet 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2092 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa alaikum salam. Pendapat yang kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal itu tidak 
diperbolehkan .. akan tetapi ada pendapat yang memperbolehkannya yakni pendapat yang 
mentafsiri "sabilillah" adalah "sabilil khoir" sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab berikut 
ini : 

" Tafsir Munir Juz | Hal 344 

" Tafsir Khozin Juz II Hal 92 

" Jawahirul Bukhori 173 

" Mau'idlotul Mu'minin Juz | Hal 55 


Jika zakat penyaluranya dijadikan sedekah melalui mustahig yang telah ditetapkan bagaimana ? 
Jika zakat diniatkan sedekah maka yang berkewajiban membayar zakat masih berkewajiban 
membayar zakat yang mesti ditunaikannya.. 


Kalau buat pembangunan masjid boleh nggak ? sudah dijawab diatas, pendapat yang kuat tidak 

boleh tapi ada yang memperbolehkan. 
1. 1958 :p WI AYI ata 
Ela ya SS BL S3 eye SE I Soo EN WI de All elgi3 mala GAS | lu ola pal SI dani Ja 
El PUII, oyadely ema! 
2. 106 eypad pink Hiu 
ka JS SSI Tema pebl AYI Led 70 23£Y Villan 3S JI oya Usb Aom Gjontang Y (lion). 
3. 244 2 II 2 el sai 
dion al JB oval Clay Reni Koadika ya LAS Le OS Ol BEI Jl oya dee OI SU 5 (AI Jawa 3) 
MESI eya JB gong maan Il ALA Bro Diler (AI eka jam ye JURI Jiiy eU2 OS ISI VI Jam Y elly 
JSI 3 ale dl Jam 3 Slei Sj OY Aomaall 3 olas3 Opad sluy Sl 
4. 876 20 AW 2 ad YI call 
PO AI ya US Ay doel Sar uya Il S3 ya mb ISI Sre 33E Val de atAN leh pala gai 
SAM SI LOLYI mami UI LAS (e,iid OuaI Ely JB Sle39 dilouaa AIO rah ML Y Ul dil la Sh 
meat AI Jar Sad 3 LSI ad SI SA Wakai arya d UN Hong ada III Sono j3 NB olle Leak) 
Amal Blog Jay SI SU 3 pke dil Jamur SO LerS OLS Sp la Jaman dl Alb 3 Gan oya JS Aa Jera DA 
Lae Ab OS jg pe Alap "AI Jaan 3" Anil ang pad) SS Lay. 

Ghufron Bkl 


Ada yang memperbolehkan dengan alasan karena yang dimaksud dengan "sabilillah" adalah 
semua perbuatan yang untuk mendapat ridlo Allah...| YAS'ALUUNAKA jUz 2 hlm 135 |. 


Alif Jum'an Azend 


Solusinya, kalau praktek di dusunku, masing-masing diberi haknya, lalu langsung ditawari untuk 
infak ke masjid atau madrasah, jika setuju maka dimasukkan kas masjid atau madrasah, jika tidak 
ya dibawa pulang.. hal ini dilakukan sebab hampir 80 persen penduduknya masih miskin, jika tidak 
dilakukan, dampaknya lebih buruk ( madrasah bisa ambruk, masjidnya rubuh ). 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2093 


0348. JANIN DAN ZAKAT FITRAH 


PERTANYAAN : 
A Bang Doni 


Assalamu'alaikum, Wr.Wb. Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib dikenakan ketentuan 
zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang mengatakan wajib dan tidaknya ? 
Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam ? 


JAWABAN : 
Ibnu Husain Saddam 


Wa'alaikum salam wr wb, tidak wajib zakat,salah satu syarat wajib zakat fitrah adalah dia 
mengalami/menemui terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan (dengan kata 
lain: mendapati sebagian dari akhir Ramadhan dan sebagian dari awal Syawal, dan ini ditandai 
dengan terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan), maka jika jika meninggal sebelum 
terbenamnya matahari akhir Ramadhan atau lahir seorang anak setelah terbenamnya matahari, 
maka tidak wajib bagi mereka zakat fitrah. | Referensi : 'anatuth Thaalibin juz Il hal. 191. Darul 
Fikr |. 

M An Shori 


Wajibnya zakat fitrah dengan menututi juz bulan ramdhan & juz bulan syawwal ,Dalam hal ini ada 
dua perkara sbb :1. bayi yang di lahirkan setelah tenggelamnya mata hari pada awal bulan 
syawwal (malam hari raya) tidak wajid di keluarkan zakat fitrahnya 2.orang yang meninggal 
sebelum tenggelamnya mata hari pada akhir bulan ramadhan juga tidak wajib zakat fitrah.ikarena 
keduanya tidak nututi juz bulan ramadhan dan bulan syawal. | Syargawi alattahrir jz 1 hl 369 J. 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam..... TIDAK WAJIB ditunaikan zakat fitrah bagi janin tersebut.. Lihat kitab 
Nihaayah az-Zain 1/174 : 


PI SI gg 231 Ios Ol GE AMA Gg BS ye bi SE AYI JIN Ot da GA beatay 
Ig ya Ug0y A3 DL oya Uya soahi Jy AlS WI) yag HI Ang DL jas TP Jai ya ejpr Jay Ulin, ya ep 


(Bei 


Syarat orang yang boleh dizakati fitrah : 
1. Islam, karenanya zakat fitrah tidak dikeluarkan atas orang kafir, sedang orang murtad 
bahasannya telah lewat. 
2. Bila orang yang hendak dizakati mendapati “waktu wajibnya zakat fitrah” yakni bagian akhir 
dari bulan ramadhan dan permulaan dari bulan syawal (misalkan maghrib tanggal akhir 
ramadhan pukul 17.35 WIB, berarti 17.35 WIB yang dikatakan waktu wajibnya zakat fitrah). 


Maka zakat fitrah dikeluarkan atas orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari dan 
orang yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari (karena keduanya sama-sama 
mendapatkan bagian akhir dari bulan ramadhan dan permulaan dari bulan syawal/pukul 17.35 
WIB) dan zakat firah tidak dikeluarkan atas orang yang mati sebelum terbenamnya matahari 
(karena dia tidak mendapatkan pukul 17.35 WIB) dan orang yang dilahirkan setelah terbenamnya 
matahari (karena dia tidak mendapatkan bagian akhir ramadhan pukul 17.35 WIB). 


Maka untuk itu lebih jelasnya janinnya itu harus lahir terlebih dahulu baru bisa ditentukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2094 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepastian wajib zakat fitrahnya itu..BAHKAN ANDAIKAN JANINNYA SUDAH KELUAR SEPAROH 
PUN TIDAK WAJIB DIZAKATI. 
ayo Ulas ad La come MY 4 pg IP ag Aly OA J3 bl aa. 


Bila sebagian janin keluar sebelum terbenamnya matahari (diakhir ramadhan) dan sisanya lagi 
setelah terbenamnya matahari maka juga tidak wajib dizakati, karena artinya ia masih berbentuk 
janin selagi belum sempurna kelahirannya. | Tuhfatul Habib 111/66 J. 


0375. Ngaji Bab Zakat Fitrah 
Oleh Ibnu Abdillah Al-Katibiy 
Syarat wajib zakat fitrah : 


1. Islam 
2. Merdeka (bukan budak, hamba sahaya) 


3. Mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan malam hari 
raya. Maksudnya mempunyai kelebihan dari yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan orang- 
orang yang wajib ditanggung nafkahnya, pada malam dan siang hari raya. Baik kelebihan itu 
berupa makanan, harta benda atau nilai uang. 


4. Menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya menemui sebagian dari bulan 
Ramadhan dan sebagian dari awalnya bulan Syawwal (malam hari raya). 


Keterangan: 

Yang dimaksud “ mempunyai kelebihan di sini “ adalah kelebihan dari kebutuhan pokok sehari- 
harinya. Maka barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti rumah yang layak, perkakas 
rumah tangga yang diperlukan, pakaian sehari-hari dan lain-lain tidak menjadi perhitungan. 


Artinya, jika tidak mampu membayar zakat fitrah, harta benda di atas tidak wajib dijual guna 
mengeluarkan zakat. 


Jenis dan kadar zakat fitrah : 


1. Berupa bahan makanan pokok daerah tersebut (bukan uang) 
2. Sejenis. Tidak boleh campuran 


3. Jumlahnya mencapai satu Sho' untuk setiap orang. (1 Sho' - 4 mud - kurang lebih 3 
Kilogram ) 


4. Diberikan di tempatnya orang yang dizakati. 


Misalnya, seorang ayah yang berada di Surabaya dengan makanan pokok beras, menzakati 
anaknya yang berada di Kediri dengan makanan pokok jagung. Maka jenis makanan yang 
digunakan zakat adalah jagung dan diberikan pada fagir miskin di Kediri. 


Catatan : 
- Menurut Imam Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk gimah atau uang. 


- Jika tidak mampu 1 sho', maka semampunya bahkan jika tidak mempunyai kelebihan harta sama 
sekali, maka tidak wajib zakat fitrah. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2095 ) 


Waktu mengeluarkan zakat fitrah 
Waktu pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 5 kelompok : 


1. Waktu wajib : Yaitu, ketika menemui bulan Ramadhan dan menemui sebagian awalnya 
bulan Syawwal. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawwal, 
wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawwal tidak wajib 
dizakati. 


2. Waktu jawaz : Yaitu, sejak awalnya bulan Ramadhan sampai memasuki waktu wajib. 
3. Waktu Fadhilah : Yaitu, setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya. 


4. Waktu makruh : Yaitu, setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari 
pada tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih 
membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. 


5, Waktu haram : Yaitu, setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada 
udzur seperti hartanya tidak ada ditempat tersebut atau menunggu orang yang berhak 
menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan 
tanggal 1 Syawwal adalah godho'. 


Syarat sahnya zakat : 
1. Niat. 


Harus niat di dalam hati ketika mengeluarkan zakat, memisahkan zakat dari yang lain, atau saat 
memberikan zakat kepada wakil untuk disampaikan kepada yang berhak atau antara memisahkan 
dan memberikan. 


- Niat zakat untuk diri sendiri : 

Loyal Pu ika | Pa pe Jail Ana AA Oi Kai 
"Saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku / ini adalah zakat harta wajibku “ 
Jika niat zakat fitrah atas nama orang lain, hukumnya diperinci sebagai berikut : 


a. Jika orang lain yang dizakati termasuk orang yang wajib ditanggung nafkah dan zakat 
fitrahnya, seperti istri, anak-anaknya yang masih kecil, orang tuanya yang tidak mampu dan 
setrusnya, maka yang melakukan niat adalah orang yang mengeluarkan zakat tanpa harus 
minta idzin dari orang yang dizakati. Namun boleh juga makanan yang akan digunakan zakat 
diserahkan oleh pemilik kepada orang-orang tersebut supaya diniati sendiri-sendiri. 


b. Jika mengeluarkan zakat untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahnya, seperti orang 
tua yang mampu, anak-anaknya yang sudah besar (kecuali jika dalam kondisi cacat atau yang 
sedang belajar ilmu agama), saudara, ponakan, paman atau orang lain yang tidak ada 
hubungan darah dan seterusnya, maka disyaratkan harus mendapat idzin dari orang-orang 
tersebut. Tanpa idzin dari mereka , maka zakat yang dikeluarkan hukumnya tidak sah. 


- Niat atas nama anaknya yang masih kecil : 


09 ce 90. 0 0 0. 0 L0-2 0. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2096 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang masih kecil...” 
- Niat atas nama ayahnya : 
Bi Ata Era 2 
“Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ayahku...” 
- Niat atas nama ibunya : 
Soni Ata Era Sa 
“Saya niat mengeluarkan zakat atas nama ibuku...” 
- Niat atas nama anaknya yang sudah besar dan tidak mampu : 
CI ag ba TI CA ag... 
“Saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang sudah besar...” 
2. Dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat 
Orang-orang yang berhak menerima zakat : 
Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Guran Allah Swt berfirman : 
di e Ta 5 JI A9 Di Jaa Ipa AN, BI & Haa dd, Wale inai, PPA sia asal Ll 
& He ATA 
a. Fagir 


Fagir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau orang yang 
mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya dalam 
sebulan ia butuh biaya sebesar Rp: 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat Rp: 
200.000 (tidak mencapai separuh yang dibutuhkan). Yang dimaksud dengan harta dan pekerjaan 
di sini adalah harta yang halal dan pekerjaan yang halal dan layak. Dengan demikian yang 
termasuk golongan fagir adalah : 


1. Tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali 


2. Mempunyai harta, namun tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan harta yang ada 
sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama umumnya usia manusia. 

3. Mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja namun harta atau 
pekerjaan tersebut haram menurut agama. Bagi orang yang mempunyai harta yang 
melimpah atau pekerjaan yang menjanjikan, namun haram menurut agama, maka 
orang tersebut termasuk fagir sehingga berhak dan boleh menerima zakat. 

4. Tidak mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan, namun tidak layak baginya. 
Seperti pekertjaan yang bisa merusak harga diri, kehormatan dan lain-lain. 


b. Miskin. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2097 | 


Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa mencukupi 
kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Misalnya dalam sebulan ia butuh 
biaya sebesar Rp: 500.000, namun penghasilannya hanya mendapat Rp: 400.000 (mencapai 
separuh yang dibutuhkan). 


c. Amil. 


Amil zakat yaitu orang-orang yang diangkat oleh Imam atau pemerintah untuk menarik zakat 
kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau 
Negara. Amil zakat meliputi bagian pendataan zakat, penarik zakat, pembagi zakat dan lain-lain. 
Jumlah zakat yang diterima oleh amil disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan alias 
memakai standart ujroh mistly (bayaran sesuai tugas kerjaannya masing-masing). 


Syarat-syarat amil zakat : 


. Islam 

. Laki-laki 

. Merdeka 

. Mukallaf 
Adil 

. Bisa melihat 


AI DOD AA WN — 


. Bisa mendengar 
8. Mengerti masalah zakat (fagih / menguasai) 
d. Muallaf 
Secara harfiyah, muallaf gulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan orang- 
orang yang termasuk muallaf, yang nota bene berhak menerima zakat adalah : 
1. Orang yang baru masuk Islam dan Iman (niat) nya masih lemah 


2. Orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat, namun dia mempunyai kemuliaan 
dikalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan kaumnya yang masih 
kafir mau masuk Islam. 


3. Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang 
kafir 


4. Orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum muslim yang lain yang 
dari golongan anti zakat atau pemberontak dan orang-orang non Islam. 


Semua orang yang tergolong muallaf di atas berhak menerima zakat dengan syarat Islam. 
Sedangakan membujuk non muslim dengan menggunakan harta zakat itu tidak boleh. 


e. Budak mukatab 


Budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi 
sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Tujuannya untuk membantu 
melunasi tanggungan dari budak mukatab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 2098 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


f. Ghorim (orang yang berhutang) 

Ghorim terbagi menjadi 3 bagian : 
1. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang 
bertikai. 
2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga. 


3. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang untuk membangun 
masjid, sekolah, jembatan dan lain-lain. 


4.Orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain. 
g. Sabilillah 
Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Sabilillah berhak 
menerima zakat untuk seluruh keperluan perang. Sejak berangkat sampai kembali, sabilillah dan 


keluarganya berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambilkan dari zakat. Sedangkan yang 
berhak memberikan zakat untuk sabilillah adalah imam (penguasa) bukan pemilik zakat. 


Keterangan : 


Dikalangan ulama terdapat khilaf tentang makna fii sabilillah: Ada pendapat mengatakan bahwa 
yang dimaksud fii sabilillah tiada lain adalah orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk 
berperang di jalan Allah Swt dan tidak mendapatkan gaji, dan inilah pendapat mayoritas para 
ulama (pendapat yang kuat). Sebagian ulama mengatakan bahwa fii sabilillah adalah semua 
aktifitas yang menyangkut kebaikan untuk Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Gaffal, 
seperti untuk sarana-sarana pendidikan dan peribadatan Islam. Dan pendapat ini adalah lemah. 


h. Ibnu sabil (musafir) 


Ibnu sabil yaitu orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat atau musafir yang 
melewati daerah tempat zakat dengan syarat : 
1. Bukan bepergian untuk maksyiat 
2. Membutuhkan biaya atau kekurangan biaya. Walaupun ia mempunyai harta di tempat yang 
ia tuju. 
Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat : 
1. Orang kafir atau murtad 
2. Budak / hamba sahaya selain budak mukatab 


3. Keturunan dari bani Hasyim dan Bani Muthalib (para habaib), sebagaimana hadits shohih, 
Nabi Saw bersabda : 


dab SU Uy Kama Jani Ola ASI Hai La Lil SALA ala DJ 
“ Sesungguhya shodagah ini (zakat) adalah kotoran manusia dan tidak dihalalkan bagi 
Muhammad dan keluarga Muhammad “ 


4. Orang kaya. Yaitu orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi 
kebutuhan pokok hidupnya. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2099 ) 


5. Orang yang ditanggung nafkahnya. Artinya, orang yang berkewajiban menanggung nafkah, 
tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang ditanggung tersebut. 


Mekanisme pembagian zakat 
Apabila zakat dibagikan sendiri oleh pemilik atau wakilnya, maka perinciannya sebagai berikut : 


- Jika orang yang berhak menerima zakat terbatas (bisa dihitung), dan harta zakat mencukupi, 
maka mekanisme mengeluarkan zakatnya harus mencakup semua golongan penerima zakat 
yang ada di daerah tempat kewajiban zakat. Dan dibagi rata antar golongan penerima zakat. 


- Jika orang yang berhak menerima zakat tidak terbatas atau jumlah harta zakat tidak 
mencukupi, maka zakat harus diberikan pada minimal tiga orang untuk setiap golongan 
penerima zakat. 


Pemilik zakat tidak boleh membagikan zakatnya pada orang-orang yang bertempat di luar daerah 
kewajiban zakat. Zakat harus diberikan pada golongan penerima yang berada di daerah orang 
yang dizakati meskipun bukan penduduk asli wilayah tersebut. 


Sedangkan jika pembagian dilakukan oleh Imam (penguasa), baik zakat tersebut diserahkan 
sendiri oleh pemilik kepada Imam atau diambil oleh Imam, maka harus dibagi dengan cara 
sebagai berikut : 

a. Semua golongan penerima zakat yang ada harus mendapat bagian 

b. Selain golongan amil, semua golongan mendapat bagian yang sama. 


c. Masing-masing individu dari tiap golongan penerima mendapat bagian (jika harta zakat 
mencukupi) 


d. Jika hajat dari masingf-masing individu sama, maka jumlah yang diterima juga harus sama. 
Catatan : 


Menurut pendapat Imam Ibnu Ujail Rh adalah : 


1. Zakat boleh diberikan pada satu golongan dari beberapa golongan yang berhak menerima 
zakat. 


2. Zakatnya satu orang boleh diberikan pada satu yang berhak menerima zakat. 
3. Boleh memindah zakat dari daerah zakat. 


Tiga pendapat terakhir boleh kita ikuti (taglid) walaupun berbeda dengan pendapat dari Imam 
Syai'i . Mengingat sulitnya membagi secara rata pada semua golongan, apalagi zakat fitrah yang 
jumlahnya tidak begitu banyak. 


Tanya jawab seputar masalah zakat : 
6 Soal : Sah kah panitia zakat / amil yang dibentuk oleh kelurahan ? 


Jawab : Jika memenuhi persyaratan-persyaratannya seperti diangkat oleh Imam dan panitia itu 
termasuk orang yang menguasai bab zakat, maka dapat disebut amil zakat. ( Buka kitab Al- 
Bajury, jilid 1 hal: 290 ). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2100 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4 Soal : Apakah pengurus panitia zakat yang didirikan oleh suatu organisasi Islam itu termasuk 
amil menurut Syare'at, ataukah tidak ? 


Jawab : Panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini tidak termasuk amil zakat menurut 
agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam (kepala negara). (Buka kitab Al-Bajuri 1/283 
dan At-Tagrirat : 424). 


# Soal : Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan hasil penjualannya dipergunakan 
menurut kebijaksanaan panitia ? 


Jawab : Zakat fitrah tidak boleh dijual kecuali oleh mustahignya. (Buka kitab Al-Anwar juz 1 bab 
zakat) 


4 Soal : Bolehkah zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia zakat atau 
badan-badan sosial tersebut ? 


Jawab : Tidak boleh zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia atau 
badan-badan sosial. (Buka kitab Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal : 169) 


Referensi : 


1. Bulughul Maram 

2. Fathul @orib 

3. Tanwirul @ulub 

4. Hasyiah Al-Bajuri 

5. Bughyatul Mustarsyidin 

6. Panah At-Tholibin 

1. Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab 
8. Tuhfatul Muhtaj 

9. Ihya Ulumuddin 

10. Ahkamul Fugaha 


0379. PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK 
PEMBANGUNAN MASJID 


PERTANYAAN : 
Fatkhurrozi Aremania 


Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan 
diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan. 


JAWABAN : 
Fatkhurrozi Aremania 


Di daerah saya itu, ada salah satu imam masjid yang mengusulkan agar zakat dimasukkn ke 
masjid. lalu beberapa imam masjid yang lain tidak menyetujui, karena bertetangan dengan 
pendapat imam-imam yang mu'tabar. lalu si imam masjid tadi mengajukan bahwa ada imam yang 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2101) 


membolehkannya yaitu Imam @ofal...Masjid di daerah kami saat ini sedang direhab dan butuh 
dana besar. Dalilnya imam @ofal yang mana toh? Kurang lebih lafadznya demikian : 


(139 2/1 ga) - AN ey 


oa CE HI gr ya 0S) Kemal oleh BSI Bao ja Ai Andi y Jl full Ia (dl Unkbo Aorlaki el SBS Sao jl yr 
Sana! IP AT ya Lali Jr God Il B pyang VYakzal SMS joel SAI Uradaah! plg jig SL Noel UU Upah 
Gel Pad LI AYI ola ami 3 3S Ika eU, 3 Lay WUS pb da Ang IR VI maka OLS Olg RV Lon Ld, sial 
Omi BJL JS Goal Wglh BIN JS de mail nya YAI Jam Oy IG SAI AB of Elel) Wol Gas SI 
B9 dp OY dota! Bolasy O pad elay Hi UAS ya mbl gn EA Il Bana Sao Igor Al ega jam ye 
IP Yg JB Ol dag TS GAY gali lor AB) pera WI de AI any Ling Pj Pai Bj El (JSM elo AN Jam 
dilbuan Api past IV) Tel Rip gd Bal) 2 pandely JPLANy della pb ya Ilat AI S3 ya sb SIS S0 
Ola Uyamdelg Luif Of jaUby Cegiil ola La (eiig p SAM ati SLSYIY mama CP Cr Lah el ia HUuuali CI las, 
BI 3 dari WN drg pP Lage 2 JI 3 RAS opal AI Lag pgandelg Sl Jae 3 aan Amal elo GS II Se 
SBS y aanjby poor Jan) domaa AS jl Opny oya dong J4 Jali LAI Jaman Sgp JW 3 pak HL Anil U Ijah 
IVataYI Il demak eka Fpi ORA BEI Ad 3 let ya A33 LIL AP mail pg SLS ri Klo ola 
PASI MAAN yag MAA ya dp Alena AS Oky megan de pi dab AI Jaan tt ya 3) II Jus Hino G Lehpeah 
de ai (al ar ad Jera JIN 2 le Bb yi Ab RAN Ae ILY GS Aa BUS SY Il 3 tags 
Asasi LV) pegal AI Jane Ab UB j3 3 pull Bole Ab jay Jalu Asas La Y) Roll y Ralll lali 3 jl dear L 
BSI She HN por oya Kekal A3 img Al KRS La ya US sela SSI Of RAN LS AN AS Bole cal Jd 
Ie Aly DUS Ae Hal aji Aan Setia demak Sl 3 Male Reel ISI SAI Sp IS 0yA) demak sg 


Ibnu Abdillah Al-Katibiy 


Dalam madzhab syafi'i permasalahan di atas tidak diperkenankan. Pendapat yang dinukil imam 
@offal sangatlah lemah. 


Muhib Aman Aly 


Betul, Itu bukan pendapat algoffal, tapi pendapat yang dinukil algoffal. Pendapat itu tidak boleh 
diamalkan. Khususnya untuk zakat fitrah. Zakat fitrah berupa uang senilai beras 3 kg makruh 
menurut madzhab maliki tapi hanya boleh diberikan kepada fakir miskin dan tidak boleh disalurkan 
untuk (pembangunan) masjid dll. 


Berikut Hasil keputusan LBM PWNU Jatim di Bangkalan 30 Syawwal 1431 H/9 Oktober 2010 
MBeberapa tahun belakangan ini, kian terlihat bertambah kencang polemik dan perselisihan 
dikalangan warga NU dibeberapa daerah dalam hal penerapan golongan sabilillah dalam asnaf 
mustahig zakat. Hal ini dipicu karena ketidakseragaman dasar mereka dari hasil keputusan hukum 
yang disosialisasikan oleh jam'iyah NU secara kelembagaan. 


Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama' salaf (madzhab al-arba'ah) bahwa yang dimaksud 
“sabilillah” dalam asnaf mustahig zakat adalah “ghuzzat” (para tentara perang sabil), terkecuali 
wacana pendapat yang telah dinugil oleh imam @offal dari sebagian ulama yang menyatakan 
bahwa kata sabilillah itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan (wujuh/jihah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2102 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


khair). 


Sejak awal berdiri, NU sudah mengambil langkah tegas dan antisipasi melalui keputusan no.5 
dalam Muktamar NU pertama di Surabaya tanggal 21 oktober 1926, bahwa “Tidak diperbolehkan 
mentasharufkan zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok dengan 
mengatasnamakan sabilillah dengan berdasar pada kutipan imam @offal, sebab pendapat yang 
dikutip imam @offal tersebut adalah dlo'iP. (lihat Ahkamul Fugoha': 1/09 — CV. Toha Putra 
Semarang 1960) 


Namun, hasil keputusan masalah serupa diambil oleh PWNU jatim di era-era berikutnya ternyata 
berbicara lain. Dalam data hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU yang dilaksanakan di PP. An- 
Nur Tegalrejo Nganjuk tahun 1981, di PPAI Ketapang Malang tahun 1987 dan di PP. Langitan 
Tuban tahun 1988, semuanya menyimpulkan bahwa : “Hukumnya ada dua alternatif, yakni tidak 
boleh dengan merujuk keputusan Muktamar 1926 dimaksud. Dan yang kedua diperbolehkan 
dengan dasar mengikuti pendapat kutipan imam @offal dan fatwa Syekh Moh. Ali Al-Maliki dan 
ulama-ulama yang lain”. (lihat CD hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim 1979-1994, 1996 
dan 2002) 


Pertanyaan: 


Pendapat siapakah sebenarnya yang dikutip oleh Imam @offal tersebut? Dan seberapa mu'tabar 
pendapatnya dalam takaran madzhab? 


Jawaban: 


Belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Imam @offal tersebut, namun ada 
kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan Imam Anas bin Malik. Sedangkan pendapat 
tersebut menurut Jumhur ulama tidak mu'tabar. Pendapat ini didukung oleh mufti Hadramaut 
karena pendapat tersebut di luar lingkup madzhab empat. Namun ada juga yang sependapat 
dengan pendapat kutipan Imam @affal, seperti Syeikh Hasanain Makhluf dan ulama mu'ashirin 
Mesir yang memfatwakan dan memilih pendapat tersebut. 


Dasar Pengambilan Hukum: 
Jaan KAI Jami GPS MSI AT JI Sena Ot UI ls Ih GAM RL BEI Sa oya Ol (Al 
SS Abi Lag cab Ja BA a43 della B)Lagy Ondel plg Hall KASI oya Lyakewaki pel yr Gea Jaa pls Ai 
SAI yag Oem I GI 5 Ali KALI oya JUKI pLaYI ekately elghill jang Asle 33 LAS Uyakuali Halo dekan As LK 
UK lgi 3 Ul JLEAI GELENI G3 bad BS NIS SUN Kaget Gardil BS no ya ILY tele sluy Le yail o)e 
CS Hey pili oala 3 Led no 3 Sigi dor) MB UNI S ylor Lely Lu ola (3 Lo pa2o2 rvalewall 2 AUlI Hoeleal! ya Less 
Isi Jk Aly (25 3 O pasak! L6 Galuas IS) Uyakud! de pil da3 
(139 2/1 ga) - AN ey 


yes CE al apr ya 01L 1 Kemambl elidd BSI Bao ja dil Andi Shandi Sila le Lali Jorluahi pl 3 BSI Sao jl yr 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2103 ) 


Sana! BIP AT oya Lali Jr God Il dB payung VYVakiaal SMS joel (SAI Urakaah! el jig SL Wol ULIE Upah 
Gel Pad LAU AYI okt add 3 3S Ia SU, 3 Lag US ab da An II Ra VI ama OLS Ofg RV Lon Lady sial 

O meii 3 Jl JS Goal Wgld BIN JS de mail nya YAI Jam By Ji G SAI Ab of Elel) Wol Gay SI 
Bg dp OY dota! Bolasy O pad elay Hi UAS uya mbl gn EA Il Bana Sao Ig jrt Al elgiill jam ye 
IE Ny JB Ol dag TB GAY Gal 3 elor AB) pera VI de AI Aan, Ling Pj Pi Bj Lal (JSM elo AI Jam 
Ailbuas Api past SV) dl Rip aed Bal) 2 gandely JPLAN y della pb ya Il AI S3 ya sb HIS Se 
OS Lai SIA Hall UI lay 


3 Ued ma demak el SI Sao Ola yamdely Lusil OT pal y Cegiil oluke La (ey SAN aa OI, pam CI, 
Ola j3 peyek BY detil EN 9 yaadel 3 eri WN dong pP Lake SI 3 RAS pal JB Lag o gandelo Sell Jas 
PIN AS Tri le Oli DINI aib ar Jay demann SLS al 0 png oa teng ISU dgleiy Lab Jawa Bh 
Pa AB Jawa Sio 3 Led pay Yatim YI JP demak clay Hal A3 BBS io at M3 je oa Ka) JB SI mall 
OA BUS OAYI Jah 3 Angga BSI SA yag IN JUA ya jp G Alantal AS Oky agan (de pl dag AI Jam si 
dala bal 3 Jas Anak Lo ls Al pai ma Ah Jah JSI men de BL yed TeAdI URL Ae II SI) 
CA Bila Cai JW Ane La YI peyan A Jame Ab UB Aj 3 pel ole AB yag Jl Asas La YI Lely 
Dao IM 01) Momaakl ea 3 BEI Bao jon oya Cerah Slg3 ian Aa NS Aya US yeles SAII Oo RE, Ly SAN 
Ie Aly DUS Ie ly Pj A2 Jetian demak! sg 3 Ale Reel EN SM 


70 —76 Ot S4 pl SB OLI SYI 3 


BUSI y yoyloka sar gl Woles ji dora 2S Tail JUAN GA (al JW IS ya sb TA Ja (AW Al am) ) Jae 
BE oya Dag SI Jln ya Lag COLI Old ed ll 33 Ja cewek! Andy Kala GELAN oya ssi si jl «Lae 
AI Ab ya JUN AS Ja 53 Jay Ida Rnb ya ad jae Il Ga jl ja laa Ol Ui LS 6 OLI oh « 
SEA deg da Aja Ole). snyel uga El. Gap serah JL Upah SAI ALI 3 3S enioatuad 

sa gi 4 Ulas 3 domba ll ya Jilladh 0 S3 edi GIS on JA Y SB 4 toa yA ey AAL Uu 

9 AAA pad Si MS KE Gde IS) diloen AI OY EMS y Rapi map uya WS ab jl Upale BUY! gl yajla! 
B9 Loli AAA, Upale UnlalalIy Ur Lady syal Haa! UE) Oia ory SAI 2 ja Lal pd and Joe JI Leto ISA 
WIN | (CO) HH pala By AI oa Tetanj Jaman coalg AI Jaman Gg Cry SE. 


ed lane JR PB OT II SI 3 ai BP oa ASP UI cola La Gaily 2S ai AYI) mami ly 
Jah ta BN lai Yg 6 RAI IS eya HAN Ot Ie MU TI Gi de dB Ih S3 Wa GW, 
SE yo yandel 3 cbasl La YE UBI eyadelg Git ye Say MY SWA ain pb H3 la ad jl 3 bl 
AS ga BA Gp GA Id altng | Plan. Oa BP JB Sat AN OI € JII mp, JB tenol Ti abu 


JP Aas Le Upah oa Ladang 3 SW Hang Chan mali Jl AO US BANI SY RV RAY jd 3 
SAI AA eka Ae KST II Alih € pelaki (eedul RalA oat Gska Juta wal) pai Jill 0,3 LB alel Zaal Lani 
BII pg (AI Jasa O) UI And 3 All Jp de JUN AS el CL) Anti) AAS Anandi Anal mai de Sl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2104 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jali 32 cal, —JG Ol Ih AS li 3 eeilimutal 3 SY y 3S JII Ale ya gal Sina! Ia ed Ula Y al 
Gas! ya AI Jaan Ja ep ab Ia Alai La ya ya BNLYI is AI Jam OY SAN BI Jap de Le) Ie) AAS 
JB Of JI Rey Al (pi mai Ja ADI Ja BUSYI ST) Cdakan 3 OAAYI ya y try Bl dl holi 

UU la SI 4 lan Ly dab) Andi Sia Jai ab 3 pa las oya Jill S3 oa SIS bo j4 JB ya Jadi 
JAN AI 93 oli Lai dal) LAS US Jyanli cantik Ja JG 


41-38 Fund U SIS ya Juni! aya 


Ca Arab) 4 dam Jap yaa y 4 Ana y Ran yaka ) Jaman Sl PS BE EA SSS yng IBU SIG 
JIE Bore Noir (AT celaka jang ye Jai Kai ya JUN Of lis y AI Jana dd Alesla UI ayo «Alai Ea 
JA 2 JL al Pu... AI Jaa GAS WS OY 4 dorlid! Bolos) O pad elit) gl UAS ya pdl opa aa 
PPN 9 ag HAL La Gallly Jl daily JLN OB 4 JII) CaMAN Sokeel le $ mojl O sll JL Le SUUI Uya 
(Aly Aly KAA bel Ag CAS oya Ayoo y alat pe | yrbaa ale VP LAS 4 € Febi el Wani y 
IN LS lal Pali oya 018) demam leg yE Uya lali 3 Jika 0 SI LIS LAI YA OLI 
LP. SUN Upoel as jga pe Ula Elad Ab poin) Ang RAY BUY 4 Ueaiontana Jl Lado one eta Kala Gp GA : 
BOLA AYI dala yi LS bel ya Jar Aib delay pebel SA GUY NY ASI (AI Jae Gg) dk aa AN 3 
MS A gaba SIA AYI y LI PUS ALS 3 AI Ulat! AbAN GAJI AS yi AAS Femdl y Oak . 


Ang d5 Dgaloe y celaladh ST Ale UE aa pa Jadian SAI yA Of 3 Aini 3 AI MA) pm Gaal mel JB II 
SE UG Uban ad Ob 4 adala Tinis y YA onliaa GOL 4 Aly ab Ah and A3 VI 3 6 SU Las Gl Aan peak 
Bare Jr SSI Lis S3) (mad VI Bara JAV) Spy WII GI Jae GE Ulik gm HI 

La tis oi d Jill 0 S3 W eleii jam 3 JI os JW Ag US Gu UT AT Hj euS3 ya led AAL ot 
Ale) yeni PUNY memual ya Ja Iga or JL y elekAll jam ye VJ mandi 3 ES at) pai olah ya Lau 


USL SY Ugzeonis RABI pala dani Jani 3 ce (ST dala PUNYI Ji 3 ENI yah dala ya LS Ra Yo Adi 3 Y ) 
Koamt sla1 yP oya Lpaioutana pb Jl Uno 9S EP GAN AI ab AB yah deley 0 Jade 3 Sg pdl af Alah 
HI MY Uni Jill 0,55 Leaioutnan pil Led no OY Lanlas UI EL 4 Un atas Ts Y Dita Zalali Ill oa on jl 
BJB AAS ya Wo ELIA GA (AI Jam B9) d3 gih NA OP ba lala p Lari y dad 3 PLS 
(DIY ana dome By Add 3 an YAS 3 SL EV ISSI. 


D no ENY j1 Aid La dita G dede Ralad oyal Gumi JB) Ueakontuna Jl ed yo ena dala dinda 3 LI JU 
kmu 9 SAI CAST) Bol ay SRI eh 3 belia!) PAI) doel ella oya 4 AL AI S3 oya ab AISI 
sela Saka UP) 3 Il dya UN Jaan Pl LIA SI SI DN ya WBS olah) Sl ls 
RAY) GA 3 OLI O GLS GUYI JB). —l lake La Gi 3 SAM oa SY 3 pend EP JB en. SI 
Ba) dk dai SAN Of AINI II Jp MIS yag JB oi Aman SS SI AA Yi dim 
SB dan Ol ly AI GA IP MI (AI Jawa 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2105) 


de gkiil y 1 JB Pom II Londo EV dil de Iakisly 5 Olah Jina (RRI MS) MLS 3 Head MS add! JB 3 
Ang RAN ES 3 Ul JB gk LI "gila "ada 3 AA 9 —— Kai ori Il Maman el FLA 
BS ALVI JB yA AI Jar ya FE 1 ra PT GMT JB yA (AI Jaa GB) SAI Yan Us 
Ertgbata Oya Jt 6 OA BG el II II nan WEI NI SAN AN Jua pen Ol Ugal 31 £ jam! 
ph Ea jp An um me ad Al amy AJE yA Lapan WIL y kis pl JB 


DI Lage AI bg ee al gp Ata yh. 


PA EV Al de PNY MA aah JB Ge la 3 Ala La opa ja Tata BAN AJ Ane LI Adi IU 3 
AAS (Jab Hp Pel af Alah UN Latest AA pal SAI sil 0 las dani Jali Cg LSI cina II AYI 

ULLo Lake cpu! Hadi uya Lala ya OS Ol Cenale A1 Ol yen) Sasana Gr IS oya Aaj FLY JI raya! Rn 
AI bl jr Leiati OP an VI ALAN SY cagaila 2 peti mediasi palad KS 3 Jalud! Jl gam Aelouol OT 26 Cepu Amal 
DN Saree rwal! Iyakey ci pel Lalat opa cerah flag UU yo ea La Olag (Ulil 23 gi Ia Nae 


(BIL J5) 387-386 AI AI ang Genta Ill Lia 


LIS al Jani jang Obi RT 3 (AI Jam d9) JI Jis SUN Ol at AI ITU ora yag adl Era Was 
Chura JS pai (ABI Jamur Bg RS Ol Jia d9 mami yng IA na ca HA PLAY dan AI Jan 3 Jera 3 s2 yag 
Ol P3 OS As Rio Ol lom ya Gaal eU ya Add jaan 0 S3 SUS UE Gyankgsml RAY oya del CI 

BL EV ja Hanya olis gl abon alir jl ida Gala DLS II Ja Oyak Cdi NA ya pekonad . dll Ia Ji dora 
JELA EnjI Baya (00 SI Jar G9) JW SPG Jaa ema Jar ISS PA hijlar ya Je el 3 tas 
PENA YP ot BY Ya). (GE Y IP Le 0d) daa 
alas agen YO Adya Jl Ikan d oo salad Jade GUI G Ata Y 3 antem p Lari ya P UNYI  olorlad! ed BE JII 
Or oU pal ii Kama 3 Alia ya dala @lakl Crlay Cr Jlasi perak AI Jaran Iyo AM ek GLS #ladl 
PEP) ot mena sekar 3 AI Syany JB Le Sm Jas JIE So j3k OS Pj» RAI pg AI Jis Rm 
dust mia de Gasal SS Oly mid 3 SAI 3 jga Ter JSI Glen UT (HR aa. 

Oh ya perlu saya tambahkan, penjelasan di atas dalam konteks zakat maal, bukan zakat fitrah. 

Yang pasti pendapat yang dinukil oleh imam goffal dan di tanggapi oleh para ulama itu dalam 

konteks zakat maal. sedangkan zakat fitrah blm ada penjelasan lebih lanjut, sehingga saya dan 

kawan B masail PWNU jatim (karena kebetulan waktu itu saya yang jadi pimpinannya tidak berani 
memasukkan dalam khilaf ini, sebab dikhawatirkan ada perbedaan sebagaimana dalam madzhab 

Maliki yang menyatakan bahwa untuk mashrof zakat fitrah hanya terbatas pada fugoro masakin, 

sedangkan mashrof yang lain, seperti fi sabilillah yang termasuk di dalamnya para ustad muadzion 

dll, tidak menjadi mashrof dalam zakat fitrah akan tetapi hanya mashrof dalam zakat maal. untuk 


itu, demi menjaga kehati-hatian, maka untuk zakat fitrah hanay boleh disalurkan kepada fugoro 
masakin, utadz, kiyai yang aghniya, tidak boleh menerima zakat fitrah. 


Khodim Piss-ktb II 


Pendapat yang kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan .. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2106 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akan tetapi ada pendapat yang memperbolehkannya yakni pendapat yang mentafsiri "sabilillah" 
adalah "sabilil khoir" sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab berikut ini : 


Referensi : Tafsir Munir Juz | Hal 344, Tafsir Khozin Juz II Hal 92, Jawahirul Bukhori 173, 
Mau'idlotul Mu'minin Juz | Hal 55. 


1. 1958 : 2 GW AI AYI all 


Ela ya SS BL S3 eye BEI Se EN WI de All elgi3 mala GAS f Il ola pal SI dani Ja 
EL Feb)» yandel y Memasak! 


2. 106 g43 mudi Lay 
asap IS SS JI Kana pebaadi AYI Led s2 2 Y Uillan SIS JI oya Ud Jemaah Gpntang Y (Ata). 
3. 244 se Jai sae yel ii 


dika gal JB Gonna) Sllllay Randal Kuala ya LS Lb OS Olg BSI JLa oya eta Ol EU 33 (AI Jam 3) 
SAS oya sa ayang ga dl Sial Ine Lake aki laki jang cp JUAN Jay Loela 015” If YP talang Y eterL 
JSI 3 ale Jam 3 Slei Oji OY Aomaall Bolos Opad sluy Sl 


4. 876 200 SBI AI AYI Aa 


PO ae 3 Ag doel el oya Es AL S3 oya mb ISI So 36 Al de all oleh pala Gal 
SAM ELLY, mand UI LAS (e,iid Hua Ely JB Slat9 dilouna AI OY ra ML Y Ulas dil la Sh 
meat AI Jar Sai 3 LSI ad SI SL Wakai arya d UN #0 ada JII Sono j3 NB olle Leak) 
Koma! 5 pas Jay SI SUN 3 pke dil Jaran SO LerlS OLS sp la Jaman dl Alb 3 Gan ya JS Aa Jera DA 
Las AI OLS pola alas "AI Jam GI" Tail Yan mad) SI U LayS, 


Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/363691963653618/ 


3113. HUKUM MENCAMPUR ZAKAT FITHRAH 
MASYARAKAT 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 

Assalamualaikum.... Amil zakat adalah mereka yang DIANGKAT OLEH IMAM untuk 
mentasarrufkan zakat. Namun dalam kenyataan di kampung banyak panitia yang mengangkat diri 
sebagai amil tanpa mandat dari pemerintah. 

1. Apakah mereka sah sebagai amil yang berhak menerima zakat ? 

2. Zakat fitrah yang panitia kumpulkan dari masyarakat kemudian dibagikan kepada fagir miskin 
yang bisa saja beras yang diterima si miskin ini adalah berasnya sendiri, atau tercampur sebagian 
dengan milik orang lain. Bagaimana hukumnya? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2107) 


2 Ghufron Bkl 

1. Tidak sah 
www.piss-ktb.com/2012/08/1795-panitia-zakat-lembaga-zakat-dan.html?m-1 
Dan 

www.piss-ktb.com/2011/08/amil-zakat.html?m-1 


2. Tindakan panitia di atas tidak dibenarkan, karena memungkinkan sebagian beras zakat kembali 
lagi pada orang yang punya, sementara orang yang menunaikan zakat tidak boleh menerima 
kembali zakatnya sendiri 
184 abi NI 
Op drain jd Lnole CLS Yg dani Ol Wale OLS La Kayad OP ebi Lia SI dyg OT Las Lo Pp SI ISI MY, 
GP bea US OS Vo ai Aikanta II Dale Spb Sud Ore Ae ee OS Y ES Jd Ns lead) Ob JB 
OA ya AYI Ya (JB) US dala RAL U Upin polisi YI SN yuli Via 348 Iho (Ly Lgi is Lle OY Jal yh Slira 
dam Jah oya Oni Je Aly Om oya Lenny Lenny BAU Ia yeh ya Upi Jia! 6 Clodi OY ore IL Jp 
kami ya BU LA Jin op ya UE yah Alb Silet JG Op Uang dad das Lalai Coy Yo Jah ya La Aj Ubi g 
os Ja 3 Eng elYI 3 dani Jd Uoiinng 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/772143886141755 


0380. HARAMNYA ZAKAT BAGI BANI HASYIM DAN BANI 
MUTHTHOLIB 


PERTANYAAN : 
Fatkhurrozi Aremania 


Mengapa Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada Sayyid atau keturunan Rosul ? Mohon 
pencerahan, alasannya, hadits atau dalillnya.. 


JAWABAN : 
Nur Hasyim S. Anam 
Karena zakat itu bagaikan "kotoran" maka tidak pantas diberikan pada mereka . 
Mumu Bsa 
1. Hadits Nabi SAW : 
diah) AA Gg LL Pa pl, Lalai Ui Laga pelan dal Al an Al gang AW Seal ya Aaj JB JB LOL og Aaj Ye. 
S3 BG ly nb go dya Ob Ol Eligg eta UT Lali Ugal YP Lag Ul" JB P3 Sang Lele Gil) Al aan 
Ga Jai" JB Pad Hg BI AS de Lah MU Keataly Lal DUKU Igad plg SAM Aa AI PUS Ladgl toni. 
jl ai Play Yatg Jd oyag teman dd JUS Maa Ja DAN SS Lega Ja GA SSS ega JAGA SSS 
iso Ily (Jake Ily 6 Ie IT AJB Seng 2JB ebay Alai pp oa daa Jal 43 Ata Jai oya Oil 2 JG Yara Jal ya 
dB Saba pa JS 1JB pls da. 
Artinya : Dari Yaziid bin Hayyaan ia berkata : Telah berkata Zaid bin Argam : “Pada satu hari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2108 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah SAW pernah berdiri dan berkhutbah di sebuah mata air yang disebut Khumm. Beliau 
memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan kepada kami : “Amma ba'du, 
ketahuilah wahai sekalian manusia, bahwasannya aku hanyalah seorang manusia sama seperti 
kalian. Sebentar lagi utusan Rabb-ku (yaitu malaikat maut) akan datang dan dia diperkenankan. 
Aku akan meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu : 1) Al-Guran yang berisi 
petunjuk dan cahaya, karena itu laksanakanlah isi Al-Guran itu dan berpegangteguhlah 
kepadanya — beliau mendorong dan menghimbau pengamalan Al-Guran - : 2) Ahlul-baitku 
(keluargaku). Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul-bait-ku (beliau mengucapkan tiga 
kali)”. Hushain berkata kepada Zaid : “Wahai Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah SAW ? 
Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya ?”. Zaid bin Argam menjawab : “Istri-istri beliau 
SAW memang ahlul-baitnya. Namun ahlul-bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan 
menerima zakat sepeninggal beliau”. Hushain berkata : “Siapakah mereka itu ?”. Zaid menjawab : 
“Mereka adalah keluarga “Ali, keluarga “Agil, keluarga Ja'far, dan keluarga “Abbas”. Hushain 
berkata : “Apakah mereka semua itu diharamkan menerima zakat ?”. Zaid menjawab : Ya” (HR. 
Muslim). 


2. Hadits Nabi SAW : 


PASS Ni elu Ale ke AA Jyay Jab LA Lela BALAI YP af AS ot see deddy Pa gl ye 
Saba SU Y UI onde Li. 


Artinya : Dari Abu Hurairah radliyallaahu “anhu ia berkata : “Al-Hasan bin “Aliy pernah mengambil 
sebutir kurma dari kurma shadagah yang kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya. Maka 
Rasulullah SAW bersabda : 'Kikh, kikh, muntahkan ! Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh 
memakan harta shadagah (zakat)?"(H.R. Muslim) 


Kesimpulan 


1.Ahlul bait, yakni Bani Hasyim dan Bani al-Muthallib, (kalau di Indonesia dikenal dengan 
sebutan Sayyed atau Habib), dalam mazhab Syafi'i disepakati haram menerima zakat 


2.Namum demikian, jika terputus hak khumusul khumus, ada ulama yang membolehkannya. 


Dalam Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyed 'Abdur Rahman Ba'lawy disebutkan : “Ittifag 
(sepakat) jumhur ulama asy-Syafi'iyyah terlarang pemberian zakat dan segala pemberian yang 
bersifat wajib seperti nazar dan kafarah, kepada ahlil bait, walaupun mereka tidak mendapat hak 
mereka daripada khumusul khumus. Dan demikianlah pula hukumnya bagi para mawali mereka 
menurut pemdapat yang lebih shahih. Namun demikian, banyak ulama mutagaddimun dan 
mutaakhirun memilih hukum boleh ketika putus hak mereka daripada khumusul khumus. Di antara 
ulama yang berpendapat demikian adalah al-Ishthikhari, al-Harawi, Ibnu Yahya, Ibnu Abi Hurairah. 
Telah beramal dan berfatwa dengannya oleh al-Fakhrur Razi, @adhi Husain, Ibnu Syukail, Ibnu 
Ziyad, an-Naasyiri dan Ibnu Muthir. Berkata al-Asykhar: "Mereka-mereka ini (yakni para ulama 
yang tersebut tadi) adalah imam-imam besar yang fatwa mereka mempunyai kekuatan, oleh itu, 
boleh bertaklid kepada mereka dengan taklid yang sah dengan syaratnya karena darurat dan 
lepaslah tanggungan ketika itu (yakni lepaslah tanggungan kewajiban mengeluarkan zakat apabila 
ianya diberi kepada mereka karena ketika itu dihukumkan sah zakat yang dikeluarkan kepada 
mereka), akan tetapi pendapat ini hanyalah untuk amalan pribadi dan bukan untuk dijadikan fatwa 
atau dijadikan hukum dengannya. Dan telah menyalahi akan fatwa tersebut al- Allaamah Sayyid 
"Abdullah bin "Umar bin Abu Bakar Bin Yahya yang berpendapat bahwa: " Tidak boleh memberikan 
zakat kepada mereka (yakni ahlil bait) secara mutlak, dan sesiapa yang membolehkannya, maka 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2109 ) 


dia telah keluar daripada mazhab yang empat, maka tidak boleh dipegang karena ijma' mazhab 
yang empat melarang pemberian zakat kepada mereka” 


Syekh nawawi dalam kitab bujairomi...mengharamkan juga dalam bujairomi tersebut imam nawawi 
memfatwakan haram bagi bani hasyim dan bani muthollib menerima shadagoh baik yang wajib 
atau yang sunnah namun bila berupa hadiah maka boleh diberikan kepada mereka. 


BA JAY eng Juga Jill Ogd yo Wako Ra pny pelan dala AI ap dala Crab Ra pe Lespila ya mal 

bebas Yy 0 Y nee JY 
PENDAPAT yang rojih menurut madzhab kitab (imam syafi')) diharamkan 2 shodagoh (fardhu dan 
sunnah) bagi Nabi Muhammad saw. dan diharamkan shodagoh fardhu tidak shodagoh sunnah 


bagi ahlu baitnya. dan berkata imam Nawawi: tidak dihalalkan shodagoh untuk ali Muhammad. 
tidak halal fardhunya dan sunnahnya (bujairomi). 


Arwandi Arwan 


Albajuri dalam hasyiah beliau mengatakan pendapat gurunya Imam fadhali Rh membolehkan 
pemberian kepada Alul Bait. 


Aan Farhan 


Syekh Romli : Zakat Tidak boleh diberikan kepada bani hasyim dan bani mutholib meskipun 
mereka menjadi Amil. Di kitab fathul gorib, zakat tidak boleh tapi sodagoh sunah boleh menurut 
goul Masyhur. Wallahu A'lam. 


0388. PENGALIHAN DISTRIBUSI ZAKAT KELUAR 
DOMISILI PENUNAINYA 

PERTANYAAN : 

Andy Sheva Amanda 


Sah kah zakatnya orang yang di lakukan antar antar negeri ? Contoh si A yang berada di malaysia 
melakukan zakat dengan menyuruh si B yang ada di jawa tuk di berikan ke pada fakir miskin yang 
ada di sana. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


TIDAK SAH memindahkan zakat ke daerah lain menurut pendapat mayoritas ulama yaitu 
pendapat azhar dari kalangan syafi'iyyah, akan tetapi kalau mengikuti terhadap pendapat yang 
memperbolehkan memindahkan zakat (seperti pendapat Ibn “Ujjail, Ibn Sholaah, Abu Muhrimah, 
Arrauyaani, alKhithoobi dan Ibn “Attig) maka boleh dan pendapat inipun boleh diikuti. Keterangan 
diambil dari : 


ng fog DI Gagal Bpk one dapa SP ip IE ab ya SA das Lag Ale Cal oh M3 IE ya) 
AS Gaga odla el adl Ugd no 


(Keterangan diambil dari makanan pokok umum daerahnya) artinya daerah orang yang 
mengeluarkan zakat maka zakat tidak cukup dengan makanan pokok yang tidak umum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2110 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


didaerahnya karena tingginya harapan orang-orang (atas yang ia keluarkan) karenanya zakat juga 
wajib diserahkan pada fakir miskinnya daerah orang yang mengeluarkannya. | Fath al-Mulin 
1/172 |. 


VIBE UP 0g dye JAS pny Sajan IN BAN SHS pegal HA any Jp tang Il BANI Cadang 1 (EU) 
Ig Juni S3 daneo da OS Of Lo yan 4 Molen ya Ugal Cak JELAS is al Kala le: 
BEI Ja jar Pee AI 3 mall Bjleey — Aoi SAI, Upb3 lala Aaley jon Ulil maa Jati WB 6 oi Ag Jaring 
Kali g Ily ontel ea pl OS ISI lee ag 0 Al JB Ag LAI Sala Jono oa Jl Ha kel, 
umi! Jas (3 2 ja Alis ) penah € GAS ojl JB My Celalali ST ye Uld. 


( Bughyah al-Mustarsyidiin 1/217 |. 
Wallaahu A'lamu bis Showaab 


0391. SIAPA YANG BERHAK MENGANGKAT 'AMIL ZAKAT 
? 


Oleh Mbah Jenggot 


Amil zakat, Syarat-syarat dan tugas-tugasnya 


Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah 
untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Ada beberapa syarat yang 
dipenuhi dalam diri amil yaitu: 1) beragama Islam, 2) mukallaf (sudah baligh dan berakal), 3) 
merdeka (bukan budak), 4) adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa 
kecil secara kontinyu, 5) bisa melihat, 6) bisa mendengar, 7) laki-laki, 8) mengerti terhadap tugas- 
tugas yang menjadi tanggungjawabnya, 9) tidak termasuk ahlul-bait atau bukan keturunan Bani 
Hasyim dan Bani Muththalib dan 10) bukan mawali ahlul-bait atau budak yang dimerdekakan oleh 
golongan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sedangkan tugas-tugas yang diamanatkan kepada 
amil zakat adalah sebagai berikut 


Tugas-tugas Amil Zakat : 


1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. 
2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat 

3. Mengambil dan mengumpulkan zakat. 

4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan. 

5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat. 

6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiggus zakat 

1. Menjaga keamanan harta zakat 

8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiggin. 


Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan oleh satu 
orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara 
khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 21 “1 | 


Macam-macam Amil Zakat 


1. Orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat. 

2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. 
3. Sekretaris 

4. Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat 


5. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak 
menerima. 


6. Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat. 
1. Petugas keamanan harta zakat. 
8. Orang yang membagi-bagikan zakat. 
Berikut adalah Hasil Keputusan Bahts Masail PWNU Jatim 2005 di PP. Sidogiri Pasuruan : 


Deskripsi masalah: 


Dalam kitab-kitab figh, amil zakat dibentuk oleh imam. Dan figih tidak menjelaskan secara rinci 
tentang mekanisme pembentukannya. Apakah pembentukan itu dari inisiatif imam atau 
pengajuan dari bawah. Sementara yang terjadi di masyarakat, ada yang dibentuk oleh lurah, 
camat, bupati dst. Ada pula komunitas masyarakat (RT, ormas masjid, lembaga pendidikan, 
dan bahkan PKK) yang membentuk panitia zakat kemudian diajukan kepada pemerintah 
setempat, (lurah, camat, atau bupati) untuk dimintakan SK agar diakui keberadaannya. 


Pertanyaan : 


a. Siapakah yang dimaksud imam untuk membentuk amil zakat ? 
b. Bagaimana dengan Undang-undang Zakat tentang konsep amil dan mekanisme kerjanya ? 


c. Apakah panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa tersebut di atas bisa disebut amil 
zakat (bagian dari ashnaf delapan) sehingga berhak memperoleh bagian dari zakat ? 


Jawaban : 


a. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan 
dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan 
orang-orang diberi wewenang membentuk amil sebagaimana diatur oleh UU Zakat, yaitu 
Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat. 


Catatan : Kepala desa / Lurah tidak termasuk orang-orang diberi wewenang membentuk amil 
zakat. Maraji : 


aa 4168 ve ge ludi sae areal Bu: 
dhan DJI Le SSI SI aiY 6) bai Sl AYI (3) ss jl Ie Y Blendl ang AU AYI dea 


JI dad yng La WS IE) KSEI ebi Ja SY CI adl 3 OS Ads ai LS eyang dad O giwutaak! 9 Ugadul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2112 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“ai 2290 pls sk: 


Along Crkontaak Ae Uparands png Sya NI Dlayf Oasi La AS HS Leak LAS ai (PI PLAY! Alamiah oa Jalal d3) 
@esab Aap AI md do 3 Lagi Ja BSI 3 ad GG Jl99 PEN Het 


dai 2120 pp al sb Jail Radin ob de Jeill S3 Hanya : 


S1 ale Ola S3) aa Atngg ISI ILY ALI ng SAI li ping (Leale Ugal 9) mal il (3) 
de ti Gonta Lenia Jas oya Of olaiia JB Of ISI ya land Sol 9 PLAY dani ya Gsra BEI 


sseldl, 
116 PL P3 ii SI GI 


Ad jer ALA ya Erna Lai Ine AS pemaag LIN OI de AE Ggad Ati y Vla AI jl AE OL | yo n0y Wih yapal 
8 Vig dilan nj ab II Ob Fadel 


356 -355 1,21 15 widi 


La olah Cellas YSY JSM pala d Nollao Lain Sae JS ala POP UEA AAU BLA Gada Ol oyalg Ulas Ad do Oly 
Sl OY JS pal el Of aon OVJ ad Ll 3 SAM OP S3 Dolao (Sl Laga Saeely JS OS ly Lila al 
ly dala AN aan Gal Al ola Mello PL OLI GABL BA  oab Ulas BO Sooe lb3 lag le AI le 
Oh UI yaaah OIL Gaby Olah BL Kab ya DV Olah GA GOS olah BLS 3 OSYI OYy 3S IL Al Lead joy Blita 
Ad Wae #3 JS ye meadel Ol US Op ISU LSI ag JGA Ad USU BY ISP SAS, ad OST SY Ala JS ya 
BABI 2g aa ma dil GEN mna Pl ASI aa ISI JL gb SY mami Y il Wa orgen Ad eta al aa 

La UI Oppo ad eneg GELI GAS Ola ola Bias dia JS AI merjaaa B JSM Of US 0 Jala daud, INI cai, 
GIS AI ae Il SPI, JS YP Plan) OP WS Uly JS pal Up made OS JS yak madel Of RAI SA 
Is ISI Ie pn! Jae Ol ILY SY SAI Jay Wae) 

b. Mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi undang- 
undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk 
disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan kewenangan amil yang belum terakomodir dalam 


UU zakat, diantaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzakki yang 
menolak membayar zakat. Maraji : Sama dengan jawaban sub a. 


c. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang 
berhak menerima bagian zakat. Maraji' : 


asi 2120 yo al el Jail Rai ob Ie Jend S3 aga : 


kana Uya Cara BSI CSI (Lele Okta, j3) lg Atn1g ISI Ia PLAY dtng (SAI AI Hay (Lele O yel) 
BASA Uae Lb Goa Lea Jas ya OP datin ——— JB Of I— ASI ea IMA Ii 3 ALI, 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH (2113) 13 


0410. Mengeluarkan zakat harta sebelum jatuh wajibnya, 
bolehkah ? 


Di bulan Ramadhan ini Allah Swt melipat gandakan pahala ibadah, kebaikan bernilai luhur dan 
tinggi, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan di bulan ini. Zakat 
adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang kedudukannya sama seperti sholat. Sering 
Allah me nyebutkan kata sholat kemudian digandeng setelahnya dengan zakat seperti ayat 

BSA JI IgT 4 LI Iya 
“ Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat “ 
Sering kita lihat umat muslim di bulan Ramadhan trutama saat malam trakhirnya, mereka 
mngeluarkan zakat mal atau zakat harta, mungkin beralasan ingin mendapat nilai lebih 
menunaikan zakat harta di bulan Ramadan, padahal kita tahu di antara syarat zakat mal adalah 
mencapai nishob dan haul yaitu sampai satu tahun. Sehingga mereka sebenarnya mengeluarkan 
zakat terkadang belum jatuh temponya artinya mereka mendahulukan zakat. Nah bagaimana figih 
memandangnya ? 
Mendahulkan zakat atau dalam istilah figihnya disebut dengan Ta'jilz zakat atau Az-Zakah Al- 
Mu'ajjal, misalnya si Fulan memulai bisnis perdagangannya sejak bulan Juni kemudian bulan 
Agustus sudh masuk bulan Ramadhan, seharusnya Fulan mengeluarkan zakatnya di bulan Mei 


genap setahun, berhubung Agustus bulan Ramadhan maka si Fulan mngeluarkan zakat malnya di 
bulan agustus. 


Tajiluz zakah dalam figih diperbolehkan asal memenuhi beberapa syarat berikut : 
1. Harus sampai nishob kecuali zakat tijarah 


2. Tetapnya si pemilik zakat atas syarat-syarat wajibnya zakat, maka jika sipemilik zakat wafat 
sebelum genap setahun, atau menjadi fagir sbelum genap setahun, maka zakatnya tidak sah. 


3. Tetapnya sifat-sifat penerima (mustahig) pada waktu wajib mengeluarkan zakat (saat 
sempurna haul/genap setahun). Maka jika si penerima zakat menjadi kaya bukan dengan harta 
zakat di akhir tahun (genap khol), atau murtad atau meninggal, maka zakatnhya tidak sah dan 
jatuhnhya jadi sedekah sunnah. 


Berbeda dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan 
tetap sah walaupun tidak bersifat mustahig lagi. 


Catatan : tidak sahnya zakat mur'ajjal tersebut menurut pendapat madzhab Syafi'i, jika perubahan 
sifat-sifat penerima zakat diketahui dengan yakin. Namun jika meragukan apakah penerima zakat 
masih hidup atau sudah mati, menjadi kaya atau tetap miskin dimasa haul, maka zakatnya tetap 
sah. 


Sumber : 

- Kitab Tuhfah Al-Muhtaj juz 13 halaman : 113 
- Asy-Syarh Al-Kabir juz 2 halaman 687 

- At-Tagrirat As-Sadidah halaman : 421-422 
(Ibnu Abdillah Al-Katibiy) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2114 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0436. MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJI ATAU 
ANAK YATIM ? 

PERTANYAAN : 

Editon Berebes Wonk Jowo 


Di daerah saya petani kalau ngasih zakat kok sama tokoh masyarakat yang dianggp pintar di 
bidang agama. bukannya yang berhak mnerima zakat adalah anak yatim dan fakir miskin.. Anehya 
anak yatim/fakir miskin tersebut tdak pernah mendapat jatah zakat tersebut. silahkan tadz 
diterangaken.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


MEMBERIKAN ZAKAT PADA KYAI/GURU NGAJI itu TIDAK BOLEH, karena mereka bukan 
termasuk golongan delapan walaupun sabiilillah sebab yang dimaksud dengan sabilillah adalah 
orang-orang yang perang dengan cuma-cuma demi agama Allah, namun demikian terdapat 
pendapat mereka juga termasuk sabiilillah. 


Oly Slgdel Oyeylat! BAN AI Jame Jah yA le Hilal Li Jy dan Olgdel p jlata SB IE yag las AI Jana galdl, 
Sei pad! eobiy dl!) Jas) ILY! Iyaniny Jali Abg GA Sl ey lali Aalb SUS 3 Jerlay elbl N il 


Yang ke tujuh SABILILLAAH lalah lelaki pejuang yang berperang dengan Cuma-Cuma demi 
agama Allah, maka ia diberi meskipun ia kaya raya sebagai bantuan untuk biaya perangnya. 
“SABIILILLAH” lalah lelaki pejuang yang berperang dengan Cuma-Cuma demi agama Allah 
meskipun ia kaya raya. Dan masuk dalam kategori sabiilillah adalah para pencari ilmu syari, 
pembela kebenaran, pencari keadilan, penegak kebenaran, penasehat, pengajar, penyebar 
agama yang lurus. | al-Jawaahir al-Bukhaari, Igna Li Assyarbiiny 1/230 |. 


MEMBERIKAN ZAKAT PADA YATIM PIATU itu BOLEH dan SAH " 


Menerimakan zakat pada yatim piatu apabila mereka memang termasuk salah satu delapan orang 
yang berhak menerima zakat seperti keberadaan mereka memang fakir miskin dan tidak 
keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib menurut pendapat yang shahih 
SY Ras II da jan dl PN Raid oya Abd JlE diliat Y Jam Y Jai ale Gin ad SU Isl uli (4) 
ASIA gd AI jam d3 Jess Ab Jika Lily GO Rail oa CA aib aed OY Gale gan Gran Yg om Ah JO SY 
AE Ay meri Ie made ya oya ga Uly Gan YG Un j OG OLYI pdl elasl jl, dai ad 
| CABANG BAHASAN J Anak yatim yang masih kecil jika memang tidak ada orang yang 
menafkahinya maka sebagian pendapat menyatakan bahwa anak tersebut tidak boleh diberi zakat 
karena ia sudah cukup mendapatkan bagian dari ghanimah (harta rampasan), menurut pendapat 
yang lebih shahih bahwa anak tersebut boleh diberi zakat dan disalurkan pada pembinanya. 
Menurutku, perihal ghanimah pada masa sekarang ini sudah tidak ada disebagian daerah karena 
kebobrokan para penguasanya karenanya diputuskan kebolehan memberikan zakat kepada anak 
yatim tersebut kecuali bila ia termasuk kalangan bani hasyim maka ia juga tidak boleh diberi 


meskipun ia juga terhalang menerima bagian dari khumus menurut pendapat yang shahih. 
| Kifaayah al-Akhyaar 1/191 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 21 15 | 


“ MOHON DIBACA DAN FAHAMI KETERANGANNYA DENGAN SEKSAMA SEMOGA TIDAK 
SALAH DALAM MEMAHAMI. 


0484. ORANG TUA DAN MUSTAHIG ZAKAT 


PERTANYAAN : 
Muchammad Muachor 


Bolehkah memberikan zakat | maal atau fithrah | untuk kedua orang tua sewaktu keduanya 
termasuk mustahig ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas nama fakir 
miskin tidak diperbolehkan. Selama nafagoh kedua orang tua masih dicukupi oleh anaknya. 


Referensi : 1. Al Majmu' juz 6 hal. 191 — 192 ( Al Maktabah Assalafiyah ), 2. Bughyatul 
Mustarsyidin hal. 105 — 106 ( Darul Fikr ), 3. At Turmusi juz 4 hal. 102 (Al Mathba'aah Al “Amiroh 
Asy Syarofiyah ) 
1. aril! 250 192 — 191 2 pp edi 2 & yamll 
Pisan BN dad el AI ngan oya Olelang Ju Ugal Gis (sb Ta” WI BnbiN Ai Aaja yh 0nd Il dal Alka ASM (RP) 
JET BUSA god aeT el de Hay gg Bln JS Gen ya JUS GL Mad en pl mein Rekan 0 S3 
Ie gd mi Menang SAS An al Fed IU Ola Y ( Lepssel ) dong And dh Rano ly SSI 3 Laga lintang 
CP 3 Oh Lage Genta UY dong Oya KI Goetang (LE y SAB al JB Oliatag (SE y 0x3 puadl 
Alerl KadIG Kanal 3 pegel ga Ca dry JS ya MLS Aaja Ka AN OT AN dan (AJI) Gp JB inang 
Olgor gd Vig dat SJ Kol WII 3 ad G- Y US Oka BSI dilan LG JB UgaiSG Y Leg kia YOU ud Rong JI 
Ha Saja Yg AE ea HE 3 GimeraY! Ol GA) SAS aah JB dag Y (ABI) ) knoly JS Olla (m3) 
EA PE dip MLS pa JS an oya dab AI tor gua eren Yg or BEI Gg aya and pai Ai 
abang Old jatay OS LI gd el RAI engan ya Ai Aaj oya ab last IS toni 3 ANE eLRAII ya Io gukaa OS Ol BSI 
OP Sar MY Arin pt MY IDE YG LS Lk y el RAI tega ya dala OT 3 3£ YG GA (ag) SOE LAB ya 
Kai OS OLI AA ee oa AS, ia Ul OS IS| HKN SILIN PIII JalaI ea oya dala OT dg ARI dani 
OY Lao Lian Ah FULL 0g pian! Ria Jera! pal peta ya dala OT j3) dani 30 AA Jang SS Aam UT 7 ,£ IG 
dal yA Com Ale Gpetaakl ya jual Ia, 
2. Sal 3 106 — 105 : 2 opa pad Lahu 
Jpn BEI Hama Bhi BSI 3 SAY ea yan gerah Sllraitah gang ALI Kamila Of glioe Y (FS Utama) 
Lendn 9 Ugis 3 SV Wait Lg ASI pd EN ST dl BS PNY Jas pal Ag Gadly Joel Hino (de jLa5YI 
AN ab oa Jail D Ja UnaJII (An ya MEI Aji ya ISI ad JyRy One Jne sal 8 BINUS Umi) yan JJ 
les ad WI an Ab pa Abas JAS 0YIY MIE do gol etabaa La (aU Y VI OLI PELAT ega 
ab ps WISNU AS bd j3 (BD Utan) steadil sg Aam gl Aap las Al Lan) LAS Aa SI aa jer Lal ab jata 
OS pete) ora dembig Jitang Y ya DNS Le dala Gia US) Aka 15 Ini3 OS Olg meli ds La Yg aris ank Y SI 
Vig iiN Ri AS La rr Ie one V3 Lebat GI bang SE WII de daki yr as Ily Il Ga SI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2116 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Undoi pala Of pai aj BUSI ly JS ISIS Rony US 3 Alia Ad) TES del 3 pad ola KU ISS 
Ust jl Uasl ALAN! oo dry may ll Jang SAY UYY Ui Ba Po Rab Jl oleh jl as yaa ya 
Ag GUI 3 Dyna SS etis U Ugilikian Y dani DG er ya Dk MS OS Aa Jang Ie Uus ga 8 Reny Jl adas | ISI 
Ip HAB 3S Gamal | yg Alb pit dan KS) UBS ya Leon sllasl don gila Asal, Vio Ugake Uya GyAUS 9 jie pb ya 
OS OLS oya ajUas| lor Ride Lemah parent (15 Ula y SI Ou NS Sal IT cg Ta pal AYI jm 
Olga Ia dinda Ugal gl oo Una laci Of ai Rong gay Jp YS daki GL £ Ida Gal SI Lalat uya 
Isi O yaiSA KV Bel Als HO) Ol 3 ya BERAU AMA oya eU j3 Yg ob yel JB, (EABy Al LA Ori 
— V3 de SS Jewel Ai Lab pi Urea eta Ga oiUas| Al ai 

3. Anapell pat, dad pall 3 ypaladl Raden 102 : 0 al oma jl 

Lunaley London ALIS ya La ya pia Koma Yy le Yg dai MAS PB Yg Yg IV Ym oa ai (HA 3) 
AA Iadorga dB Lee Bole yag BD oya delay Ad aa EN aa AU AYI KEY CA ea AP) AA) 
B Lapan oa (dana NE Waah US Yg Lai mal aj de Il Je HB Wiiy ASIG S3 oya BUS pera V4 Nyker 
ca P3 MBS AS Y pa Lal nga CI) (DSN Of S3 oya peng KUUS b pya IS AS TS pb MY ma! 
Va Lor HUI Of Leah WU3 oya apa one Sya! AL LS AKI Gamad Rong HIU Yg Kill Ho yebatal LS Tj 
IS Aetii CA GI Sak Ob Gen gUI eneg daa yag BSI IG GPL3YI ye Komo dl ega de jai Ilir Jd Jl 
kowaal! 3. 

4. Anand pa. Ah 31 3 yalall Kesel! 105 — 104: pa mail 

oya Sabat Leon) Alika Rong HASU jly daki Anji jk Ce Lelah oya OLS Of plan Bl oya Je Ag Hedi Ci, 
LS G3 Letltny pb Ie yel ea in AAN, Sp) MBS oya Gesta! Ueer3) (dari Ol eyang US Ll pota 
Kap IS ma SUS Ah RAI AU AilitaY UII 3S Old ASI AA pb SI (ole Il ENI IS) Ab ya 
Ita yA Y 3 Dn Lilo jI UE OLS OLS pleadl Li csi | Lalai ya OS Of SB) & aa Kiky ASM SYL sal 3 
ISI Ip dit PI ON Jala en Jai GP ISI SMU of ab Last Y, SUN ya HAN OS Ol, OleYI 3 Ju 
II OLS ISP Oni ee ya Olly Oa daa bgi Ngall # aa al JP HUB Hb UB ae HI AI ee ON 
Uiyag ab yag MERASA ji SAI deg dalang Y SI dki Aaj jt INN d 336 Ca SI B tajb ot Ge OP) (Ly ya 
rias Aa Ratna Rent jl Ahh OY ion! Konsen S1) La VI Jar! cpel Yg Ilila dadi 02 Kid Jaka MY ASI pogaa ya 

Oa SEN ab delay Y An Ki ASN Ol Jae, Kol JB Aale Yg BEBAN O SU pai Tory JI SUS Jing Liam) 
IS Wana al La OLS Of RAGI tetaa ya dada Y di Y) GEA NIS Sa De Un oya Ja Ola ma Gde ea ega 
Aya y WS) pad iii de Anya Le oUasi Jari cal Ha eye osP Jl ya olesi, 


Kesimpulan INTINYA : Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua 
dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan selama nafagoh kedua orang tua "masih 
dicukupi "oleh anaknya. 


0679. Memberikan Zakat Pada Orang Tua Muzakki Sendiri 
Yang Fagir 


PERTANYAAN : 
Riyanto Hidayat 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH (2117) 17 


Assalam...ilekh, afwan aku mau nanya,kalo hak yang menerima zakat kan ada 8 golongan dan 
salah satunya fakir miskin, dan bolehkah memberikan zakat kepada orang tua saya,yang 
mempunyai sifat salah satu tersebut ? sukron wa 'afwan ? 


JAWABAN : 
Didin Banjarmasin 


Ada perincian dalam hal ini..... terangkan dulu, apakah nafkah ibu anda itu anda yang tanggung ? 
ada di Bughyah..walaupun tidak terlalu pas (karena menjelaskan pemberian zakat pada anak, 
bukan orang tua), namun hukumnya sama (karena penekanannya terletak pada orang yang tidak 
wajib dizakati). 


Giaa OS dilas 13 Tpi OLS Of tmerll Ie Urat daki Aaj Y SP bata WISNU SS Hj al) 
INI IS ati pra aa  Ulaj al Pa SS jare (sn dambig Fit Y ya DL Ulos... 

yang lebih akurat ada pada ibarat majmu': 
Yg Rorlbali Jar MEI SMS OY Ek png oya long KJBYI oya didi Aaj uya Jl Lado 338 YK AL am, Gua! JU 
Gb yaa gag WLAN olia Sisa past A8) Unic Ale Gita 0 S3 II Ula | mbl PA Wi Opry aa Akal 
Oles il el Ol og, 5 La Ugas Upah Jt ly Jang JAS Done 5. 
kaki (ob dil (lal) Unalad Cp Ld SARAN engan ya Ai Aa jla SIS Ody Yg 03 JI du Of Oli U 31 Y luluol JB 
Ae opa #Allyg Old, II aduk OT jay Calon JL dala Aid yong aa yag Ld dani Il Cb Adi dub dil WI) 
D yag dadi UV dikii Anjla pd OLS Ol RAS gan ya All ada Ol 33 Yg Kisa OA LIS IS BUAS, Cnaobdly CAJIKNY Crab 
Aa) ARd3 jon Ab ajh Y GjR OLS OM Aid! blisal yag adl 

Al-majmuu', Fokus pada : 

Al Anb3 je Aki Aaj Y j£ OS OL 


Jika kerabatnya tadi, termasuk orang yang tidak wajib untuk dinafkahinya, maka boleh baginya 
berzakat kepadanya....Yakni dijabarkan lebih lanjut dalam keterangan berikut: 


(J3) 

Ale CA gb daki 33 Jia Y oya Lely tea JS Giaa La doel ye Jalak Kam gl maya SENI Ka IU CA, 
Als da Jas OS OP thamkig Tegal kd AS ori OS ISI "JL plang dala AI lo AO Saung Ol da2 Ab Gay aloe yA 
Aki OVy case AI dy aloe Ca ea RA Aja Ang Aa Gia Lemb Jala SU Ob "Al des Jas OS Ob 
kumis ARA Um AI AAA ole Cnraid diorll UH org JI Adi OYg cillalghl ole ana Cp 3S Rong jl Adi 9 Bllalya all, 
297-298 18 g Hk CP & em ASI 


Orang tua kita, pada awalnya adalah masuk dalam tanggungan wajib anaknya. Namun jika, si 
anak tadi hanya mampu menafkahi anak-anak dan isterinya, maka tidak wajib lagi baginya 
menafkahi orang tuanya. Dalam kondisi inilah, dia boleh menzakati orang tuanya sebagai bagian 
orang fagir miskin... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2118 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0949. BATASAN USIA YATIM 


PERTANYAAN : 
Wong Djowo 
Assalamu'alaikum.. Sampai berapakah batasan umur seorang yatim piatu tetap menerima hak hak 
nya sebagai yatim piatu, misal menerima zakat ? Matur nuwun.. 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. PENGERTIAN YATIM 
Sein GS) pa AI ya PIN AR Gil JL Yg (SI J3 oya ld d9 AI Ja oa ASIA EN SK al JB, 
Berkata Ibn as-Sikkiit “Yang disebut yatim dari manusia adalah anak yang ditinggal mati ayahnya 


sedang dari binatang anak yang ditinggal mati ibunya, anak yang kehilangan ibunya dari manusia 
tidak disebut yatim tapi mungathi' (terpisah). | Lisaan al-'Arab XI1/645 J. 


BATAS USIA YATIM 2 
(ae Cat 
13 — da GA ga Kn ya) Ip UP Key UI di JGN ENY Jha GA Sui ga 
An la Y3 SA An BV JBL Alka . (2)... 


2) Bor JS La oya (ae Anas ja IE — 294 — 293 / 3 oto ad mai" EN (el dag 2" Sg 
(Rei Ae S3 b. 101737 pb 33 CA 4 SI mpe MSI) «Jln oolial Gy JL. 

| MASA DEWASA sebab Mimpi Keluar mani | Ulama Ahli Figh sepakat bahwa masa dewasa 

seorang anak dapat terjadi ditandap mimpi keluar mani dan berakibat hilangnya sifat YATIM. 


(| PEMBAGIAN HARTA RAMPASAN | Satu bagian untuk anak-anak yatim ialah mereka-mereka 

yang ayahnya meninggal dan belum baligh kalau sudah baligh bukan lagi anak yatim berdasarkan 

hadits “Tidak ada yatim bagi anak yang baligh” (HR. Abu Daud 11l/293-294). | Al-Mausuu'ah al- 

Fighiyyah 11/99, XX/15 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 

Memberikan zakat pada YATIM PIATU 

BOLEH dan SAH menerimakan zakat pada yatim piatu apabila mereka memang termasuk salah 

satu delapan orang yang berhak menerima zakat seperti keberadaan mereka memang fakir miskin 

dan tidak keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib menurut pendapat yang shahih 

SY Ra Il dah daa Al ma Yg Rawi oya alel JL dilain Y dam Y Ji Ale Gin ya d SU BI seal (€ 3) 
ASIA ad SI jam d3 Jess Ab Jika Uilay GO Rail al CAB add oUl OY Gale tega Gretan Yg om Ab BOS 

AE Ay meri IE made ya ya ga Uly dan YG Uje OUT) pdl ear jl, dil ad 
| CABANG BAHASAN | Anaka yatim yang masih kecil jika memang tidak ada orang yang 
menafkahinya maka sebagian pendapat menyatakan bahwa anak tersebut tidak boleh diberi zakat 


karena ia sudah cukup mendapatkan bagian dari ghanimah (harta rampasan), menurut pendapat 
yang lebih shahih bahwa anak tersebut boleh diberi zakat dan disalurkan pada pembinanya. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2119 ) 


Menurutku, perihal ghanimah pada masa sekarang ini sudah tidak ada disebagian daerah karena 
kebobrokan para penguasanya karenanya diputuskan kebolehan memberikan zakat kepada anak 
yatim tersebut kecuali bila ia termasuk kalangan bani hasyim maka ia juga tidak boleh diberi 
meskipun ia juga terhalang menerima bagian dari khumus menurut pendapat yang shahih. 
| Kifaayah al-Akhyaar 1/191 |. 


1274. PERBEDAAN INFAOG, SHODAOGOH DAN JARIYAH 


PERTANYAAN : 
Al-Fagir Ilaa Rohmati Robihi 


Assalamu a'laikum, pertanyaan titipan.apakah perbedaan dari infag, shodagoh,dan jariyah ? 
mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 


Infag itu dari kata nafagoh, memberi nafagoh / hartaShodagoh itu pemberian yang 
mengaharapkan/mencari pahala dari AllohJariyah artinya mengalir biasa dikaitkan dengan amal 
jariyah atau shodagoh jariyah artinya shodagoh yang pahalanya tetap mengalir meskipun si 
pemberi sudah meninggal, misal wagof. jadi jariyah masuk shodagoh, dan shodagoh masuk infag. 
infag lebih umum 


Hani) (ap Ad Salaf le lema Gil HSD # ega Akil lm BSI Of le jas Jp let Yam djby 
AAA Lal ce IL Ia Y AI OY bae BI le Gala Yg ele,h Yo ARA be Gbu Y SI al ol 
Ca Ie) Haa ayat yani Remon y Cage Pep BY Lal — Bal aan Ll AA be Glles Y 

3 pp AJA Le ya JII PI, SS Ae ey KAA 23 reli 
HI Y telah. 
(| syarah muwatho - zargoniy |. 

Zakat termasuk shodagoh juga, tapi shodagoh yang wajib 
(an) He - Ag el oa WlALo De Je ta A3 aa Te AIA aa Is 
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat 
membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi 
Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat 


menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha 
Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat. 
MAAN JA WAN sig BA et NU NS Ah 
SA GEN DN 3 PA DE BA ap Span db di dah eh Mb 
USS Jo Ala As Ayam aa) Sea Id ya di Aa de Ae Ba LK cya Yak 
al Di Ie A JJ ma Koni Dtot us adi P3 2. Ol yaaa Libas Bed KI TN PE Ju 
3 Tah an Ta Vo Ha Vo LA GUN Ia Ya Bi Lg ian) GL CL la lh 


ca Pata Oi 
Lasnal matholib |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2120 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Dewe GLS Nya oya Ol YI Aida La Hdatidh). 
(2)lenal 3 9 Un 9 8 yan 9 Lalai y Ijo diy Uya oli Helo). 
Ale ay HARI Ad jamal lis Jian OA — Je Hola all" JW ya dika La HE) SES gina US ? 
IE OAT JG OB HA Ala oya Kila Gile HONB AR le | 2S V Bakto AR Oki Y,, 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/367497403273074/ 
1476. PENYALURAN ZAKAT KEPADA ORANG FASIA 


PERTANYAAN : 
Yassirly Amriya 


Assalamu'alaikum. Mau tanya nih, di tempatku ada seorang yang fakir lagi miskin, tentunya kan ia 
sudah mustahig zakat, tapi masalahnya ia tidak pernah sholat... Masih berhak kah ia 
mendapatkan zakat? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

Wa alaikum salam. 

bi Gb) aa TAN ea Te gn CN ARA gal is Sp)  156rosdtital ae 
a. Boleh memberikan zakat kepada orang fasig kecuali apabila diketahui sesungguhnya ia 


mempergunakan pertolongan dengannya untuk perbuatan maksiat, maka haram hukumnya 
(memberi orang fasig tersebut) meskipun (pemberian tersebut) mencukupi sahnya zakat. 


b. (Faedah) Dengan demikian difatwakan bahwa sesungguhnya Tidak ada kewenangan bagi 
orang yang meninggalkan sholat untuk mengambil zakat, meskipun ia termasuk mustahiguz zakat, 
keterangan ini ada dalam kitab Tuhfah. Akan tetapi yang diinginkan dalam zakat tersebut 
sesungguhnya pembicaraan dalam berhaknya menerima zakat bukan mengambil zakat. 


Ag Ba JJ GA 3 SE Ah ya BEN A33 mai VAI3 — 492 13 II. 
Tidak sah memberikan zakat kepada orang yang sudah baligh (mukallaf) yang meninggalkan 
sholat atau orang yang memubadzirkan hartanya akan tetapi walinya yang berhak menerima zakat 
untuk orang tersebut. 
tas) (pa Tan Lah yan DI le Dj VI galian 
Boleh memberikan zakat kepada orang yang fasig (orang muslim yang masih suka melakukan 
kemaksiatan) kecuali apabila diketahui sesungguhnya ia mempergunakan pemberian zakat 
tersebut untuk maksiat (salah satu contohnya seperti orang yang tidak mau melakukan sholat), 
maka haram memberinya dan zakatnya sah. 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang tlah dewasa yang selalu meninggalkan sholat 
tetapi di berikan kepada waliya karena ia adalah orang yang safih(ediot) sblum ia bertaubat dan 
mlaksanakan kwajiban shalat. jk,ia tlah brtaubat dan mlksnakan shalat maka boleh menerima 
zakat dengan diriya sndiri. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2121 | 


Hukum memberikan zakat kepada orang yang meninggalkan shalat menurut imam nawawi: 

"jika ia sdah dewasalbaligh) selalu meninggalkan shalat tidak mau bertaubat dan 
mlaksanakan shalat maka tidak boleh memberikan zakat kepadaanya tetapi zakat yang di 
brikan untuknya tersebut di berikan kpa walinya,karena ia adlah orang yang bodoh/safih), 
yang di larang untuk mentashorufkan harta(mahjur alaihi). 

"jika ia orang yang telah baligh selalu menunaikan sholat dan cerdas(rosyid) kmudian ia 
meninggalkan shalat dan ia bukan orang ya di larang mentashorufkan harta(mahjur alaih) 
maka boleh menerima zakat dengan diriya sndiri seperti halya sah mentashorufkan hartaya 
sndiri. ( bughyatul murtasyidin 106 |. 


» Abdullah Al-Bughisy 


Wa'alaikum salam. Jawabannya Tafshil : 

1. Jika ia meninggalkan shalat dengan keyakinan bahwa shalat tersebut tidak wajib 
terhadapnya maka ia telah keluar dari islam (murtad) maka memberikan zakat kepadanya 
tidak sah. 

2. Bila ia meninggalkan shalat karena malas dan masih berkeyakinan bahwa shalat tersebut 
wajib terhadapnya maka, tafsilan/rinciannya, sbb: 


Bila berdasarkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa arti 
Rusyd adalah : 52x Www sil "pandai dalam memelihara agama dan harta", Maka rinciannya sbb: 

1. Jika sejak baligh ia tidak melaksanakan shalat dan hal tersebut berkelanjutan hingga saat ia 
menerima zakat maka ia tidak boleh menerima zakat karena ia termasuk dalam mahjur 
“alaih , tetapi terhadap walinya boleh menerima zakat atas namanya. 

2. Jika pada awal baligh ia mengerjakan shalat tetapi dikemudian hari ia meninggalkan shalat 
dan ia pandai dalam memanfaatkan harta (tidak mubazzir/boros) atau ia merupakan orang 
yang boros dalam memelihara harta tetapi ia tidak dilarang dalam penggunaan harta (ghairu 
mahjur 'alaih) maka sah baginya menerima zakat secara langsung. 


Namun jika berdasarkan pendapat Imam Mazhab yang tiga (Imam Hanafi, Maliky, dan Hanbali 
dan juga diikuti oleh sebagian ulama mazhab Syafii seperti Ibnu Abdis Salam) yang mengatakan 
bahwa pengertian Rusyd adalah : 52x wa "pandai dalam memelihara harta saja", Maka 
dibolehkan baginya menerimanya langsung secara mutlak. 


1. Fatawa Imam Nawawy hal 63 Cet. Dar kutub Ilmiyah. 
TS US pay dala Reny SI Ol Kain Gelam IL pekna SI BSI ado Hy Ja) Ula 
Jp OI) And gua DB And Mal) pon II Aa Lia jang SBI Aid en II UUS de "patang Ball ISU lk OS Ol: lali 
Tb pd Nadi) Laka fi Oly lek enak Ady IN Agni 


33 Ukad3 sasa) Mil sela al) Mag Ia 9 SA Litud Sal Sanga naga Ana JA 


2. Nihayatul Muhtaj jilid 6 hal 159 Cet. Dar Kutub Ilmiyah 


it Wara Ag ala AL yel IL IA Y sindagl MY IA Ia Sean semi ay3D alaa Melo Ela sit AN lg ba inn po ala 
Jan yaa IA sindagl 


3. Busyra Karim hal 465 Cet. Dar Fikr 
Aa lb Punk OSN of, Ca le da id ab UN bay IS ja Uya Oo sSY of "La Jaa, yag 
V9 URUS Wa: fin Y aing Ja IV ala. 


4. Buhyatul Mustarsyidin hal 106 Cet. Haramain 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2122 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LS Ad Ady da Ja 4 daan yA SP ISI Oja2 ama pl dala padan BL USU da ya 3 aga PLAY! JB) Halu 
oya sia Jet Ie ika 1 AL pa Tana LS dani Anh Tanah Ale po dy uli Ip lb 3 Tlah) Uban dk 
OS ISI alan Jan Jis JI PIL al ya ml Pal mana an ega di 

PS gadike OS Ol HKI Janay «Alun Una OS es HI jl Of ad Jua Of yang «JL (ap 
Sah g Undun. 


5. Takmilah Al Mathiby Majmuk Syarah Muhazzah jilid 13 Cet. Dar Fikr 


HI il ya AYI ls Wo 29 Wa & Ie) Sala, goda Laga Saleh 3d Yaa AU Made 3 & Way gala gala AA MA ID ati 
ganleA AA KeLale HI Knsd cal Saw La AA ad Saw saia gila £ 83 Saw FAPT Ga Saw Sang BIS sup PAI AAA SNSA LAI 
Ula 5. AI U yaa 


6. Hasyiah Bujairimy 'ala Manhaj jilid 2 hal 570 Cet. Dar Kutub Ilmiyah 
3ja) Te aa sal (SDA Yaa mid pallet ma lea) De lal dala ga UM lay 20 Wudta gle3 ya IN Jay Woo A, NYA 
AS deg 3 NYA ADA ipa alan alel dg mal IL la dina glutal Uta Lama gg Laga Y SJ lada SJ eh, UNJ ghe) 
Yi WENGA apa Ikat sad KTBB3 Sus 


7. Hasyiah Syarwany 'ala Tuhfatul Muhtaj jilid 6 hal 192 Cet. Dar Fikr 
JP yaa AG Va SIKU (sal Sal ha yA by Salua sen yo NYA Ulah 9 yaA Una ga rt ap IM AS 3 EA IA yoA Ao ama Ul ja BU 
Aoi) Ud Jaana AI SAI Gang Ans age all OY $ et Ma: 
da ifp Uma jagl Sa Y nga ngo Ulir gara A4 ala USU al ag (Te sama aa gal Y BJ 0 MEN aja sila II pai Lan PA LIA 
ILarig ga Ia Usil IN AS, san pig Jala Jl Ag JA YunialaA Jah ajaa Ng Was ) SD dn sam yak Lal la Waalik (al jln Su 3 dalil is 
OA Aa Laga OY £ Sala Jami Ai SL Ai jl aya lg MEI Jis DA Beo pal AJA 2 pall yA dal bea dilels cabai lg Ba 
2g Ash) Bg) ga (SA YA mad Us 15 Leital ) LUSA A gl Slop sasa gY gay Salal IS Sah sap sam ya Sp smniaJ Lap LA da ya 
Biang Ig adha dg an Us gl malas Una Sist IR Una pain sagl yata Utule 1g Sg) AKA gang al agaA HA Toy BJ Pal 3 Way Lap 
IN VA Pera lap dala Ualahe ly Al Ag ala) Yap 200 ada ad, latil pl Uya (Je Me dala lo saga c10) 


8. Tuhfatul Muhtaj jilid 7 hal 190 Cet. Dar Fikr 


SONY Soy ama) ola «garda iis Mawat ad da Al yel LNG Sud lia Y simak ANN Jas » Sig ami ay 3D ala, Hd 
Io Ek ala ADE Lay jenad SO al Ig ISA Is Ig adu sh sm pola Ala sindagl 


Wallahu a'lamu bish-showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/397367066952774/ 
1484. MEMBERIKAN ZAKAT MAL KEPADA TETANGGA 


PERTANYAAN : 
Jalil Abdul 


Assalamu'alaikum,wr.wb.. Kronologi : Dalam 2 tahun terakhr ini, dalam tiap bulan nya ana selalu 
ketitipan uang zakat mal dari seseorang untuk diberikan kepada sang mustahig. Tentang siapa- 
siapa nya dari mustahig itu, sang muzakki menyerahkan sepenuhnya ke ana.. Pertanyaannya: 
1. apakah boleh,jka jatah zakat mal tersebut sya rolling hnya untuk 3 orng sja (yang ada di sktr 
wilayah rmh sya)? 
2. apakah sah, jika 1 dari 3 mustahig tersebut adalah ibu saya (karena kebetulan dia seorang 
janda & kami bukan keluarga berada)? 
Buat yang mau jawab, ana ucapkan jazakumullahu khoiron katsiron.. Wassalamu'alaikum,wr.wb.. 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Wa alaikum salam. 

1. Pada awalnya Harta zakat dibagikan kepada semua mustahig apabila harta zakat yang hendak 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2123 


dibagikan itu banyak dan mencukupi kepada semua sasaran zakat (ashnaf) yang ada, dan 
kebutuhannya relatif sama. Dan Diperbolehkan memberikan semua harta zakat kepada ashnaf 
tertentu, bahkan menurut sebagian ashhabus-syafi'i, seperti Ibnul Mundzir, ar-Ruyani Abi Ishag 
asy-Syairazi, zakat boleh diberikan kepada 3 orang fakir atau miskin. (Tanwirul Gultib, 226). 
Bahkan menurut Ibnu Hajar dalam Syarhul-Ubab mengutip pendapat Imam yang tiga (selain asy- 
Syafi'i), boleh diberikan kepada satu orang. (I'anatuh-thalibin, 11/212). 


BU (ed June Gl Ju BUY ya Al yarh d Bj gp 3 BO AYI JB Dll aa SP ui J8 
Se API) Al Sian Il Upadoy only JI Aoely BEI aing 3S Ja mmk ADE Ae Lead Ca BSI 3 Jilama 
22313 ema 
Keterangan : Setidaknya ada tiga hukum yang menurut ibnu “Ujail(ulama Syafi'iyah) tidak sealur 
dengan imam Syafi' : 
1. Bolehnya memindahkan zakat keluar desa 
2. Bolehnya pengalokasian harta zakat hanya pada satu orang saja, pendapat ini didukung 


oleh ulama ulama yang lain termasuk Imam Hanafi,Maliki dan Hambali 
3. Bolehnya zakat untuk satu golongan. 


2. Silahkan buka www.piss-ktb.com/2012/02/679-zakat-memberikan-zakat-pada-orang.html 
Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/325494320806716/ 

1541. PUPUK DAN AIR SERTA PENGARUHNYA PADA 
ZAKAT PERTANIAN 


PERTANYAAN : 
Ilman Nafi'an 


Assalamu alaikum....... Deskripsi masalah : seorang petani padi mengingkan mendapatkan hasil 
yang lebih bnyak (lebih dari 1 nishob) yaitu dengan menggunakan pupuk,krena jika hanya 
mengandalkan air saja hasilya blum maksimal,akhirya ia memutuskan menggunakan pupuk yang 
bnyak dan hargaya ckup tinggi,hal ini agar ia mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan 
keinginanya. Pertanyaanya: 
- apakah dari deskripsi di atas pupuk mempengaruhi kewajiban zakat yang wajib ia keluarkan, 
jika hasil panenya lebih dari 1 nishob......?? 
- jika tidak, apakah ada pendapat yang mengatakan bahwa hal ini bisa mempengaruhi 
kewajiban zakat yang wajib di kelurkan.....?? semoga terjawab....... 
JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam. 
1. Madzhab Syafi'i, biaya tersebut tidak mengurangi zakat.. 
JI dn Rifa mei mr Bol PI LIL ai (MUI Je Raba, adl Zi pa7 J58)147 2 pp pre aa 
wal Isl Akmadl 3 JB Of dh AI BEI Jlh ya Ui tai Mma Y WJUI le adl ya Aindnaiy Il lam Aini) 
JL Oty enam ye Jd mail jab aib Aa Kama pel Kama Ualin palu de Lg D3 Lisan pl all 3 ALAN 
& du ebai a Ol PI Say at At AilaT AB din Aka WAS dale Kn Yg BI le Aley yA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2124 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hae SW bat JII S5 0S ASI Waka OLS Ofy BN Aa pelai Y Rel al JE355 — 354: 6 JSI Hn ah 

SW Ja GE ya WS pb Ladony Aodnaiy Kalung Jang alam oya PI HI) ALA IP dea G0 ay Rio 

coy aja Ann Jera M0 La Km Ai Lagista) yag Gol ale Goa) aki ISI Ill oya te gia VI 

datakh (pisa Ws. Alah lay yh le Jika Gita Jen 3 Lagi Al ob AS oa) LabeP Ol OP Aaj ol Alor 

Eu ae Sa Ir de GE Le aka agan AI ny Gale al JBy salon JB aa Sa 

2. Imam 'Atha' dan Ibn Araby, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena yang wajib dizakati adalah 
hasil bersih setelah dikurangi biaya tanaman. 

PU Of SILYG Yg (SG BSI ah La oki dia Ob Aid Oei WB Jainy dil sllas 52,395- 394 pa aa 
BSI GEA teng SM JW opa BPN LE Ja Uslale Jp Ale Jus Ulu old San re OGAN oil 

Of Idi SI JUS AN AE A33 JUN Up) Tam Yel pas Goa dialog JUN Apa 0G jl 
ASASI Vpn) pelay ale AI alan (al Lah IN Jktarly Ob Toto SAI yA BUSI Oly JI ya H3 IE Oi meal 
JB oi gl ee BSE HUI AE UI oa Ain la) bb SU La mam IS La, B3 3 Jala al el ol, (el 

MN IEYI 3 WWIS obor Lae Jb, 
2 Abdullah Afif 
Dalam kitab al Majmu', Syarah al Muhadzdzab 5/467 (Maktabah Syamilah) 

GI ya LS OI dia oya SUS pg Aim 4 dinda 4 danbo y Alan) AL lkgoy OSldlorg adil Hei Ai ja Lulmuol JG 
don pl La BS SMUN pa dia Kl UB BSI Je Ya ya TA Vy SIS DU BSI JL ea ta Lin KY IN Jl 
CAR Y JW Sang op BPN OS IE  ely gl or else GILA Ela Sy aus Ia 3 SY Yg Jl yaa uya 

KI slab 23) ye selo YI mel OY Jae Ilang GL Klo JB dale AFI Ly memmdi JUL OY SLR yo UU Uelams 
AE Ia Ay SMU ale rig ES, SM HAKI OS 
2 Imam Syafi'i 
Ibnu @udamah dalam kitab al Mughni juz II halaman 570 menjelaskan sbb: 
Ce dl Upale play Uas Lebat y RUN Ri pa ReBULS 3d! OY JUN Lo) Cd CLAYI cb dl Ai AI 
La NAS U) de LAI 
dalam sebuah situs ditulis sbb: 
13/71/2009. A53 IIS ae J3 TE ON SG Sad 

D3 Rel AI ena Jd PN Hb ar En 3S ol Gaal dilanan genbll ANLAYI Roll JST :3 all 

pt Il Gt II ba (AJI HE ena Ja TU alb Sn eta gan el Ol ons ya «all Sani 

Sid PIN SE IP Il 3 all Sai Il 3 SUS 3 6S Lin Mon Aa el LI JIE Mn LA PI 

JL. 
Gopi dd Cb pearl Al ya 1430-—7— 16 ed Ka JI SIB mel Day Sila Ie oo) Yaa G Sal IL, 
Lek pi Sinyal! pan Ag BEI ado OS Jay « Ulad 25 Aorlast ee) joni dabe3 ye Lado Ale UR Il BSI Ras ye 

Hi Ada de — Ji il TA LL UB IS Yy Age Dk HST 6 (ON el) oa Ed YAN SIS ISP il 

dl 0e el Sisa CL Les ya (ASYG Laka OYI UD 3 UII of JJ Loe 01 kal eLaruadl Keiaa Lag "1 — pelag 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2125 | 


doll! SUS Meleggja il . 
Lagus Ai S3 ory ore il Jet ali Jah Of 5 Usa Rel II Hd pena dag BSI CIA Ket G3 Fed SUS, 
Oya baka Ae Ia Ud Bond dil II na 6 ISSI ab Ang Leela Ig, — 
Ob Lana 4 Rel IST pa Jd KI SG CA ob JII 4 dana Ia 3 eleii jga ala INI IP "Ga Lea 
3 BA ya gel, 
Sumber link : http://www.seTli.com/vb/showthread.php?t-86083 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Kang ilman nafiran, Nderek nyuplik geh.. 


Pal AJE NYI 9 35 akan Open Sai Kah CI SK pa La pal) deal 
"Pemupukan dan pengolahan lahan tidak dapat merubah hukum wajib zakat, maka yang wajib 
dikeluarkan adalah 596 apabila pengairannya dengan biaya,dan jika tanpa biaya maka wajibnya 
adalah 106. | Ket. fatawa syaikh Muhammad Rais al-Zubairi Hamisy Gurrah al- 'Ain hal. 100 |. 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 
Zakatya tanaman yang di pupuk dengan mengeluarkan biaya banyak,meski biayanya melebihi 
biaya air maka sama sekali tidak mengurangi zakat 1/10 Ys,sebab tanaman tanpa air tidak bisa 
hidup,sedangkan tanaman tanpa pupuk tetap bisa hidup.artinya air adalah kebutuhan pokok pada 
tanaman.dan memakan tanaman yang di pupuk tidak di hukumi makruh walaupun tanaman itu 
berbau najis sebab pengaruh pupuk. | gurrotul 'ain 100 |. 
2 Ilman Nafi'an 
Kenapa tidak mempengaruhi zakat seperti air,padahal untuk membeli pupuk juga dengan harga 
tinggi seperti halnya air......?! 
2 Alif Jum'an Azend 
Karena pupuk sifat nya hanya menyuburkan tanaman, kalau air menghidupkan tanaman...Air 
kebutuhan primer tanaman, pupuk kebutuhan skunder, tanpa pupuk masih bisa panen meski 
kurang maksimal, tapi tanpa air, tanaman bisa mati... Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/370399689649512/ 
1719. PERIHAL MUSTAHI@ ZAKAT | KRITERIA GHORIM , 


FAOGIR & MISKIN J 


PERTANYAAN : 
Ayda Az-zahra 


Assalaamu 'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.... TITIPAN : mbak tolong dipostingkan: 
orang (kluarga) yang punya pnghasilan cukup.tp ia blm punya rumah n msh pnya utang.pa boleh 
terima zakat ? ini kondisi teman. kalau aku yang mosting nanti dia tahu. penghasilan cukup/cukup 
buat makan sekluarga. kalau ada kelebihan cuma sedikit. Mohon sumbang sih poro 
'alim...sebelum dan sesudahnya terima kasih. Jazakumullahu khoir... — bersama Munawaroh 
Mengharapkan Aulia dan 2 lainnya di Rintikan Hujan Gerimis. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2126 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumsalam Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Keterangan berikut yang terdapat pada Kitab 
Panah at-Thoolibiin : Orang yang memiliki hutang terbagi atas tiga macam : 


1. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri tidak digunakan untuk maksiat 
2. Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan 
3. Orang yang berhutang untuk menempuhi sebuah tanggungan 


Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri juga diberikan zakat bila ia tidak mampu membayar 
hutang-hutangnya meskipun ia memiliki pekerjaan karena pekerjaannya tidak dapat mencukupi 
kebutuhannya saat ia membayar hutangnya. 


Bila ia tidak memiliki harta sesuatu pun maka diberikan kesemuanya sedang bila dia masih 
terdapat harta maka disisakan sekira dapat mencukupi biaya hidupnya keterangan ini yang 
dijelaskan oleh guru kami. 


Keterangan selanjutnya silahkan dikoreksi : 


JO BI kel Hap Y SI 3 ya OS Olg pdl edge jane Ul Al dana Lenama pil dambid Uldkiual ya pdl 
call 

HI pan Cah dai La Ama BII KU daa V dad aj LL US OP V3 JSI dar eka SU LE 
ot 0 bisul LAS 

bee 3 DUS dilhia La Jana sal SIS ILY ad IbM ab Ldr, 

Oam Y Aib Ala ya SUS joel Ja Oman d Bf Ul 

Ad aah ga ORA! pak AI OT pa yag PAI aa CB Jp) 

Olasak Ola eyang Oral SIS ILY Oldial eyang damid Uliaal ya TOESI la S3 ll BE ya, 

By Oly le Rela USG Ob Hanana pb GA yag Ol Anak Uh dembid Goali GG ( Ana pil damil Old oya Al) 
kaan 

Jeasis Aakd Kanaah Olaaal OB JII GL a3 SUS Asad Spg 

3 Sako GBI Je Uley Ob led no il ola dd no Uh Led nang Uly Uti dau SB Kn JI Led Sao UB 
abad aji 

Jess As pede 

dilaut La cat ola poll Udang (ET UU Jeyntia dl Edan Lag BAB AIULI pall Lala yag mad JAMI SU (ena Ia) 
ab Jam | Oktag Dg Udi la ya del Jai obi, 

SIS y2y 

4 IL US OL ad elag ye jm Ob Je Je si (al ee 3 mol da) 

bab lau D8 JS JA 

SI Je 38 OS Ol HI Jane Cl eUaSYI 3 RE (ey OS Ul, dp) 

AI Ae a33 Ha HleeY Jali (HI 5 OP) 

LA EL ay Apri WI Arr OY Je IS edi ee deras dak Yi (El el de Y day) 
JAE CA A3 ma VI SE Ata ad el Ie jai Y MY lam Kn ya HIU Yg Kinall 3 JU 

el 


Hd bas da Yi dl U eos (HI SL UE) 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOOH | 2127 


dani Ulat! oya SI (AM JP) 

dilatal L IS SI (ISI did) 

2 Am OS ob si (Nda) 

EL OS Ob yag Jai ai el (HL OS op d3) 
Hm os Jala Ll si (He La) 
JW op ons Ki UK) 

PA yag beta jlo SI (IP) 

OI Ap (j3) 

Olaaal ak si (ad da) 

Dp JB SU (Lay) 

JI jam Ap ld BUSI (JI id) 
| Paanah at-Thoolibiin 11/191 J. 

Jan US Ugal de all pa andi mbah PIL Jas Yg 


Tapi bila orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri dalam pertanyaan diatas kaya, 
maka tidak berhak atas zakat menurut pendapat yang paling shahih. | al-Majmuu' ala Syarh al- 
Muhadzdzab VI/228 |. 


? Ibnu Toha 
DEFINISI FAGIR MENURUT 4 MAZHAB : 
SEL na AA CA JB oya yag RI ab AAU Gaia 3.) 
AaUAS ya La ya gia Y Gmn yh Jl oya Lang Us AL cdi Ud SME Y oya HAG ALUSA, el d3 NYI Gg 
Aeon 3 Bima eU pb Ula j3 jl KAI JUN ya tni Oya SUS ya SL AN ag. 
ane og AiSG Y Lb OLS adil 2ASJUI Se, (2). 
RINGKASAN IBAROT : 
Fakir menurut bahasa : lawan Kaya. 


Fakir menurut istilah figh : 

1. Madzhab syafi'i dan hanabalah : yang tidak punya harta sama sekali, atau ada harta tapi 
sedikit baik dari pekerjaannya atau dari kasnya, yang mana keberadaan harta tersebut tidak 
mencukupi akan kebutuhannya. 

2. Madzhab hanafi : orang yang memiliki harta tidak sampai satu nishob dari harta modal, atau 
sampai satu nishob bukan harta modal tapi akan berkurang sebab kebutuhannya. 

3. Madzhab maliki : memiliki harta tapi tidak cukup kebutuhan pokoknya. (AL-MAUSU'AH AL- 
FIGHIYYAH). 


DEFINISI MISKIN MENURUT 4 MAZHAB : 
ana? 
2 — Ai Yg MMS ya Lahya Ha KS gl Jl AS AB ya Hand Many Cltadi SUK ya STW Cd 0 dl 
AH He OI, sil Ol ip JU). 
2gb yh Uma oya Leinai jl MUSI bana AL ya HA ea. (Il) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2128 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menag BSI Sa ya Laga lg ciee 52 Li pal CS pRAII oya NS Ol Lagis Alli, 
RINGKASAN IBAROT : 


Miskin menurut istilah figh : 

1. madzhab Hanafi dan Maliki : orang yang tida memiliki apa-apa. 

2. madzhab Syafi'i : disebut orang yang mampu (kaya) atas hartanya dan usahanya jika 
menempati posisi kebutuhannya, dan tidak disebut orang yang mampu (miskin) jika tidak 
mencukupinya. Dikatakan juga bahwa fakir dan miskin menempati kelas yang sama. 

3. madzhab Hanabilah : orang yang pas-pasan dalam kebutuhannya, atau cukup separoh 
kebutuhannya baik dari hartanya atau usahanya atau semacamnya. hubungan penamaan 
antara fakir dan miskin adalah timbul menurut kadar kebutuhannya. bahwa keduanya sama- 
sama dari golongan yang berhak atas zakan dan shodagoh. (AL-MAUSU'AH AL- 
FIGHIYYAH). 


2 Ibnu Toha 
KESIMPULAN : 


Untuk menjawab pertanyaan status : jika gajinya masih memungkinkan untuk kebutuhan hidup 
dan hutangnya baik secara kontan atau menyicil atau dapat diperkirakan mampu bisa melunasi 
baik baik sekarang atau di hari-hari akan datang, maka orang tersebut belum bisa digolongkan 
fakir miskin yang berhak atas zakat. wallahu'alam.. mohon dikoreksi. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452822741407206/ 
1720. HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN 
UANG 


PERTANYAAN : 
Lutfy Santri Bodho 


Assalamu'alaikum...... Poro ustadz,kyai..glo badhe. Tangklet.... Bagaimana hukum zakat fitrah 
menggunakan uang.. yang sudah mnjadi kelaku di sbagaian daerah....suwun.... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Membayar zakat fitrah dengan uang, menurut Syafi'iyyah tidak diperbolehkan, 
sedangkan menurut Hanafiyyah diperbolehkan. 


Catatan Penting : Berpijak pada pendapat yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan 
uang (yakni hanya Hanafiyah) maka menurut kalangan ini, mengenai kadar uang yang dikeluarkan 
adalah disesuaikan nilai / harga bahan-bahan makanan yang manshush (disebutkan secara 
eksplisit dalam hadis) sebagai zakat fitrah, yakni : 

1 sho' tamr / kurma, atau 

1 sho' gandum sya'ir, atau 

"2 sho' zabib / anggur, atau 

"2 sho' gandum burr 


Yang kesemuanya mengacu pada nilai harga saat mulai terkena beban kewajiban (wagtul wujub). 


Referensi : 
e Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab VI/113 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2129 ) 


e Tarsyih al-Mustafidin, 154 

e Al-Mughni li Ibn @udamah 11/357 

e Radd al-Mukhtar 11/286 

e Al-Mausu'ah al-Fighiyyah XX/243 

e Al-Inayah Syarh al-Hidayah 111/245 

e Al-Figh al-Islami wa Adillatuh 11/909 
Sumber : http://Ibm.lirboyo.net/zakat-fitrah-dengan-uang/ 
» Abdullah Afif 


Kenapa dalam madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan gimah ? Berikut 
jawaban dan paparan Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz I halaman 213 dalam fasal : 
BAUalI 4 Ab abg jg el 3 
MB Gay Ia Ah peaomah Colaia IU HKN Oloutaly dadi Lao yag Lagin OL AYI Ata Ani SAI SAI ya 2 email 
Cash ca AE Keong ap ed hy OP Clina demi 3 ed lih B3AH ) Sony 
Je Il ya BIG AYI ya BY Jala cLP Mei Kemang SB Am Yy Aka yag Cal Gol Gama OT Haa VI 
Je! PI 3 da Gay CI Ji Gila der yag UN aa Id paka nii! Jami d0 AI abg SI sed aan da 
OYI Glee WS 3 Hy LAN an SI lo ojkaeh, 8 all o nada. 
Ala! ALI Gde Ani & LAikang daniony AS ya Jl JS Aa El pily JL eter jan G las HIS Gde Of G3 LSN, 
dlu LS. 
dal 3 TB sii! LG CU pd 4d Jalu, 
Sumber : http://ar.wikisource.org/wikiksitll Juodll/sS Jl, yul UbS/-pall clal 
2 Nur Hasyim S. Anam 
ZAKAT FITRAH DENGAN UANG SERTA UKURAN SHO' 


Tiga madzhab sependapat bahwa tidak boleh zakat fitrah dengan uang. Madzhab hanafi 
memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, namun harus seharga satu sho gandum, kurma, atau 
anggur kering (jenis-jenis fitrah yang tertera dalam hadits, bukan seharga satu sho' makanan 
pokok). Ada pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang 
(seharga satu sho' makanan pokok) namun makruh. 


3 SI (Boo SES (ae Ke yad) Lab BI Gas Jb) BEJ BAR GAN ON) YAN oa (Hb) 
OY belbusall g bIASI 3 LS (Rawi 3 Aas ol Ol) dad emng IS (B3 yS) Yak (B3 Ya) Ad Came BN BS 3) Yah 

36 belowel Jay dan) JUL JB dy Lely OS YP Anang mb Fla Gang SP Ha NU KI Lae tgl & pdl 
Ajal ja ooh B3I SBI ai Ie YG AYI OY pala ELANG peadly dedi Aakog BUSI, BSI 3 Lesi do 
— Jina yag akal Al ata dah PJ GUA kong Ji Y Gg BL Ad Gonta OP LelbnlI AA Se 
IL pda EN) oral ioldi SME 


kakak 


PI Ulah DI ya BEI Senaa Jua 3 mol JUS ARI aa EP ML La jl Aly | Lai Load FA UI (Atuna 
HB ye Mi Jai 3S Juad 3 Sg Rail 3g —al lai SI Jala Ilang 0 SG 15 jam RamkU Rabilay He 32 Urai 
cr lala (gi oral 23 — pall WS dal Ala Era Jie MY el) ABYU Uas p LAI Lag CAN Ul pa al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2130 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


76 Ia 


u Had Tn ae & “ LL Ss ot Sa Aang, & Lu (33) Ji 3 Lu Cm SO) 
SPV PAN ya Sa 3 NG SAN GP AA an Ng AS) ai UP 3 Leja D 3 Kia Yaa 
JA Kay HA aa tai LI Lejan) Tandy (ALA) WP 53) Lenny Kas Il Lah (oral Vj A33 Yola Y ai 
1/581 ML HA Je sea pdl Jai 1 

gbk 


3 won 


BP) Lai nb SO) Lain Yy ah ya EA Lean DB nh SAI Oa Ga din LSI AE La GTA! at 
1/672 (SIM) Wild Kit Ie pisa ed! — Tn FA paid OS Le JUS Sea ITL 
akaok 


3 30 Lug 


UNS da sale Jana GI RI AI Vi lis Sai 3 3S Neil ank oa SAY ya STA 
1/682 (ASIAN pa CA Je GILA Tel cl pal 

poker 

SA Bad 3 Uh eka 3 Jail yg Ja 33 JUS Alison UI pa Lab GI 3 Ae FLA Ya SY Gl, 
BI da yang Aib HI SUS cp lo Sinai Kana ya IS LS pama Jadid YI p Lo Cell Of de Nyi, just end 
ni 

ye gs yak yah Ole 3 Rinto al JBy 2 lil lg day MIL JB 0g. Cas 3 leddl 3 oaill 5 AY (Ulun) 
GELI Sell 3 & pam! Dal Bag pa Ate VI AV 2 sala Blow J3 JB Gay AI Ae yang Grasi 
113 : 0 poll el 

ppob 

(1966 y JB Jail Bauo GG Ala ae ara Uly MY Jah ola al JB (BA Ram! Jae yag) 3 JB 1 ala 
paid Ja, dad jam YAN IE, JW pl By» pelny Ale AI lo AI Syay Rim Ie MAY Ol Slel 
Aa JB OB JB Ojydy pelny dala bl le Al Jay Jp Ogeas JB, Tarik Jne OS jaya Ae ot jas, jha 
DONG JB SG JB ppi! Ogo yg pad dy 7 Ja Lanaboly A1 grab Il Abi JB. lg Ale AI Ale Al lay YPP» 
Sa0 Bg» jak Kai gala SIN JEy ALAN, MUA JB dag AS ra OI CA SAY al tah Ab) 
OP SE 2 ARUH) Rela oa Geli c—al 2 lai! lake Lead peba3 Jia dani 0 (Sg) BY yani aja Ie 1 al ye ls: 
357 


Berikut ini ta'bir mengenai uang dalam madzahab maliki yang hukumnya sama dengan dirham, 
dinar, emas atau perak. 


3/261 ASI pia TA Je Waka Helo Ujang Gd Lean pu Ha adit Lia Sad Cai Of bel, 

JB 2JE Soal & Lela plat aah SMU J3 Le LB Il ob Y JB Seleb 3 Lagh let jas WIL Jai Lela 
Geli IS) abadi SAS 3 1 AB 13 ala Y LIL JB 2JE oag Gala alat Op 1 AB Uh pb Y IL 
MS dE KLUS alaas d Jet Jb ailiaag Jet Il pada La pb JI JAS 1 lb LL lie kas Y oi 2JU Kenali. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2131 ) 


ILY ASIN SSI WAN —l By Jika DV, o0 Legal OY JUS 1 el 


Perlu diketahui, pada umumnya masyarakat menilai mud dan sho' dengan ukuran berat jenis 
suatu barang. Hal ini kurang tepat mengingat bahwa ukuran mud dan sho' itu adalah takaran. 
Yang benar ukuran mud dan sho' itu adalah memakai volume. 
- satu mud versi Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik - 0,766 It / kubus berukuran kurang lebih 
9,2 cm. 
- Satu Sho' versi imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik - 3,145 It / kubus berukuran kurang 
lebih 14,65 cm. 


Bila dikonversi ke dalam bentuk berat jenis, maka hasilnya bisa berbeda tergantung dari kadar air 
benda yang kita timbang. KH. Ma'shum bin Ali Jombang pernah menimbang beras dari takaran 
mud dan sho' yang beliau miliki, dan diketahui bahwa: 

- satu mud mud beras putih - 679,79 gr. 

- satu sho' beras putih - 2719,19 gr. 


Wallahu a'lam bisshowab, mohon dikoreksi . 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452970431392437 
1754. HUKUM MENGAKHIRKAN PEMBAYARAN ZAKAT 
FITRAH SETELAH HARI RAYA 


PERTANYAAN : 

Ghufron Bkl 

Assalamu 'alaykum....... Bagaimana hukunnya : 

1. zakat fitrah yang sampe pada mustahig setelah hari raya karena keterlambatany wakil dari 
muzakki untuk menyerahkn pada mustahig. 

2. zakat fitrah yang telah di serahkn pada wakily mustahig,kemudian oleh wakil tersebut di serahkn 
pada mustahig setelahy hari raya, berdosakah hal tersebut ? 

JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 


Al Majmu' 7 halaman 165 : 

PI day IS II INL Ain ya Ah Je IV IMS DU JS oya Judi damkig Aa ji Lalowol JU Jas Ola G3 Gel) 

AB PLAY Ji Lado SS SUN A3 Tg Y Goriontad! JI JUS Jas | Led on da OY IU ye Ja Seting Y JS JI Tile: 
SUSU JSI oya Jati LV II SAI NAS one) Soy JB MUI ye BSI nia Anta pt, 

2 Radhin El-Maujudy 


Setahu saya Waktu mengeluarkan Zakat Ada 5 : 

1. Waktu yang Jawaz (boleh, mulai tanggal 1 Ramadhan sampai dengan hari terakhir bulan 
Ramadhan sebelum matahari terbenam. 

2. Waktu diwajibkan, sejak terbenam matahari akhir Ramadhan sampai sebelum shalatSubuh 
tanggal 1 Syawal. 

3. Waktu yang disunahkan (afdal), yaitu setelah shalat Subuh pada tanggal 1 Syawal sampai 
dengan sebelum shalat Idul Fitri. 

4. Waktu yang dimakruhkan, yaitu setelah shalat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam 
padatanggal 1 Syawal. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5. Waktu yang diharamkan (tahrim), yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. 
? Ibnu Toha 


Hukum mengakhirkan zakat fitrah atau setelah lebaran, tidak boleh. jika kelalaian itu murni dari 
wakil, maka yang berdosa yang jadi wakil, sedangkan yang diwakilkan tidak berdosa sebab diluar 
kesengajaan. begitupun sebaliknya. dan apabila kelalaian tersebut dari keduanya. maka kedua- 
duanya ikut dapat bagian dosa.... 


Mufakat empat Madzhab bahwa kewajiban Zakat Fitrah tetap tidak gugur oleh sebab 
mengakhirkan atau keluar daripada waktunya, merupakan tanggungan yang harus diberikan 
kepada mustahignya. Zakat adalah seperti hutang yang harus ditunaikan merupakan Hak bagi 
sang Hamba. adapun mengenai Hak bagi Allah maka tidak boleh diakhirkan waktunya dan tidak 
bisa ditambal kecuali dengan Istighfar dan Penyesalan. 


Fokus ibarot : 
VI Sein Y Bb pp «Lagian Ry CI AU A3 3 ang UV $ UTS belas YUI Ie lea aa GA) 
Halal plikta YU VI 8 Upiy 0 metil 3 AI Go Uh aan Gb UI Ke IL 
Mengakhirkan membayar zakat fitrah tanpa ada udzur setelah hari raya idhul fitri hukumnya 
haram/berdosa menurut Mazdhab :Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabalah. 
Fokus ibarot : 
Aldy Rendy RSJ Kia yag 6 UT OLS pls Oya dead pg Hau Lalat jadi 


Menurut Madzhab Hanafiyah : boleh kapan saja secara Mutlag, cuma disunnahkan sebelum 
berangkat Sholat 'Id. 


Fokus ibarot : 
Sean GA ES 0gp Ain mb Lilo AL ON € gaga ad SS lol Layang ey Of JP Riil open 3 
bali II Sad J3 Leola Keetahi OT pb 4 Lan Y bapa OS Cent 3g El 3 daa oma El CSI 
Ibarot lengkapnya dari AL-MAUSU'AH AL-FI@HIYAH : 
Ig Anin pb Ugal AYI OY 6 manga Jai 3S slah Ka yang ey OT IP RA gan ed — Ge Kpn ey « 
Ja ep ata OP 4 Lao Y bango OLS cant eBy a ah da Una Ely SI la BA ES 
By Ol EP RI ya Sl) gt pl ng. (By pes Ta CB mgBl 1 eng dal AI ho dB « (2) dual II selai 
S3 (Ty AS 9 And RSU Kama yag 6 UT OS iis O gula dead pg Akag alot Sad 4 Aenp LS Gasan el nyang 
ILY) Sati Y B3 GP «Unit ny CA Ao At Drg UI Ly TE bia YUI Je elaii aa 
alay Jika YG Y) E OG Up 00 ASI 3 AI Go UT aka an UI 
Pertanyaan 1 dan 2, hakikatnya sama, yakni selama harta zakat fitrah itu belum sampai pada 
sang mustahig, artinya: penunaian bayar zakat belum sempurna. Wallahu'alam bishshowab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/455238977832249! 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2133 


1766. TA'JIL ZAKAT - MENDAHULUKAN MEMBAYAR 
ZAKAT SEBELUM WAKTUNYA 


PERTANYAAN : 
Jessica Latifah 


Assalamu alaikum, maaf saya ingin bertanya tentang zakat fitrah, misal jaed zakat fitrah kepada 
umar pada awal-awal ramadan, kemudian si umar meninggal dunia sebelum tgl 1 syawal ? 
Pertanyaan : 

1. apakah si jaed harus mengulangi zakat nya ! ? 

2. bagaimana klw yang meninggal nya si jaed seblum tgl 1 syawal ? Makasih 


JAWABAN : 
? Hadiro Maut 
Wa'alaikumussalaam, coba ini dari al-majmu' : 
BEE La EA SA LA TN um om YNA US NI GP 
Tambahan dari versi listrik : 
Jail 2S Bye Lady ta "Jamal el jar bb 
Mba 3 dlab dpeog SME "EN AT AI soya Na MUI ia Ol" 
LL us Jemadi JULI, Manan dls Syed ds "Ji AT 3 ya 0, ole 
SSI Ang Upikoet Alomaa gly SAN SS Jemaki ae Jl Cak gl SE Gan sy al SUS Ja Ga jl UU ol Oke 
Legand ie LAI 0 dong Jemaki ARP BE Je Gady Ke diy dl Ola jadi je 
Silon y Unta plg PUS IN J3 dh Gama GL yA HN," 
Jae "AAA pe Of" GARASI aya Mo ana ajang pl AS A0 Jane SAI bad Hdah SIA Oya Jamal "Up Il, 
BANI SLST 3 Kah PAI Apef Jas j3 LS Amaki GS oa sad SUN Segi jg "ilanuna BS UI" alay gl Gas 
Djan d ABU 3S Ed Oh Amal GS da :JU Y parit 
25 Vika calo yaa YI pas JII OY Hiyat RAI Bako Jamal Jaa pelat 2 jan YI Kena 3 Ya, SW Hee J, 
La yan J3 tel Lon Rino yak Jail Vy el de Spally gp 3 al UK jp Aadill Wo ay Aaj | Jonadl 
Langit adat Alas YG Gps Ella 3 Lagi gadi BISU OX SMUN, Aa, £ pr ema 


Aa aa "SI 
1/233 
2 Abdullah Afif 
Lihat juga: 


Aa aa MY gama NB Al Ud UPT Kan yh Ola) oya Jaie EU Il 3 3 (Ola G Bobi)) Lakon ae (0) 
H0 Bye YSS CA olah hal! yak yag (Wgerg) B3 (JI) Hg ya (Hal) Lekamas (N) Cr 
BSI SL Kp yng Olah Ganti y UU OS) Tema slr (dpn) Badal) Alda Ja mentah okay Lal liye Yy Usia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bar pn ig LIL JUN ji Tasya Goes gi aa Wake OLS JB tlg AL aan oya al ya (Lgry ES) lada, 
Jai RI ME IL ada JH 
| Sumber : Fat-hul Wahhaab / Hamisy Hasyiyah Jamal 2/297-298 |. 

2 Cecep Furgon 


Jawaban no. 1 : Kalau ditinjau dari syarat cukupnya ta'jilu zakat dalam kitab Minhajul gowim maka 
tidak Sah (wajib ngulangi )... 

Jawaban no. 2 : Tidak menjadi zakat tetapi menjadi sodagoh tabarru'. Ibaraot di atas dah 
numpuk.... 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452581744764639/ 
1782. MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS 
RASKIN 


PERTANYAAN : 
Siti Munawaroh 


Assalamu'alaikum. Mau bertanya. boleh tidak kita zakat fitrah dengan menggunakan beras 
raskin ? Mohon penjelasannya... 


JAWABAN : 
» Abdullah Al-Bughisy 


Berhubung beras raskin kalau di masak suka bau. Maka hukumnya TIDAK BOLEH. Lihat Kifayatul 
Akhyar Juz 1/189 : 


JI ASI an SIB pi) JI Balai af oa dah SAI Layan Up Lan ya 00 Tah pa ba of dal, 

DI 5 ya IG MI 0 

Ketahuilah, bahwa syarat bahan makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus tidak bubukan 
dan tidak cacat. Seperti bahan makanan yang terkena air atau terkena tanah yang berair dan lain 


sebagainya. Demikian juga makanan yang sudah terlalu kawak yang sudah berubah warnanya 
dan baunya. Demikian juga tidak boleh yang berulat. Wallahu A'lamu Bish-showaab 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaykum salam, Syarat bahan makanan pokok yang boleh untuk zakat adalah yang tidak 
mengandung cacat karena akan diberikan kepada orang lain, bahkan bila mengeluarkannya 
dengan kualitas yang mutunya paling utama maka ini adalah yang lebih baik. Refrensi : 


Voer ajaa AI OP IE ya Ha pake pe KAI 

MIENV Goal HE 3 dn2id ta Y Ime aj SY BY ME ye IE oa ea 

NVO ajh aa Soby 9 eI Iin g Jaah SENI Owl liS ya U pd aa OM SS 3d 

Jadi, bila mana beras raskin tersebut mutunya masih baik dan sesuai persyaratan,maka tak jadi 
masalah, boleh saja. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/457737724249041/ 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2135 


1784. HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA 
NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Indah Azza 


Assalamualaikum wr wb,Bolehkah zakat fitra pada orang fakir miskin tapi non muslim ? Mohon 
penjelasannya.sertai ibaroh dan tarjamahkan... 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Dalam madzhab syafi'i tidak boleh. Ta'bir sebagaimana dalam kitab Kifayatul Akhyar juz I halaman 
195 (Maktaah Syamilah) : 

ASI HA SI, 
WAL KAAFIRU AY LAAYAJUUZU DAF'UZZAKAATI ILAA KAAFIRIN. Dan orang kafir maksudnya 
tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir. 


Dalam madzhab Hanafi boleh, tapi khusus kafir Dzimmi. Ta'bir dalam kitab al 'Inaayah Syarhul 
Hidaayah j juz III halaman 201-202 (Maktabah Syamilah) : 


KAA an HAL ja alis en Gan Sta il j Alas Ie SAY Up SE ad Al jpg V3)" 


SEL Aas AT an ap £ £ 8) ag da Oa va) Pa J6, ( SALA ja US Se L 3 p Ju. 
CN 8 Jiya Ud us ai P3 Ska Lana et us ad ya un Ipikai Peti ali al ds Ud. 
Si sralai Ag AE aa op Tg SN si, Pen Sl BAN p WS SL Sa) S3 

SI 3, kali BAN jd BLS KI SELAN Uya Lalu La 21, CD stan Lana 
Wallaahu A'lam 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Wr Wb. Kalangan Syafi'iyyah sepakat tidak membolehkan pemberian zakat 
fitrah pada Non Muslim, tapi menurut sebagian madzhab lain terdapat pendapat yang 
membolehkannya. 

Val AYI Kama 2 akh! gal JU Uas dd ADE Y Ilang JL 3S bed 2S alga BS AS tb HAN, 
Gladi Bay Jar yib ot JAS Uyaan oi Iya 53 kilo pal Lay yomd adl! BS) G Iikoely cad II IM IS ds 

Ola jl Lae Ojam IS 
OLS IS Sono jr GAJI otr oil OP Oledi Kake Jiiy Oglam Yo ply aat) sal, UU JG, 


Dan tidak boleh memberikan harta-harta zakat pada orang kafir baik zakat mal atau fitrah dan 
yang demikian tidak ada perbedaan pendapat dikalangan syafi'iyyah. Ibn Mundzir berkata “Ulama 
sepakat tidak boleh memberikan zakat mal pada kafir dzimmi (kafir yang telah tunduk dengan 
peraturan islam) sedang dalam permasalahan zakat fitrah mereka berbeda pendapat, Abu Hanifah 
dan dari Amr Bin Maimun, Umr bin Syarhabiil dan Marrah al-Hamdaani memberikannya pada para 
pendeta. Imam Malik, al-Laits, Ahmad, Abu Tsaur tidak memberikannya, dinukil dari pengarang 
kitab Shohib al-Bayaan dari Ibn Siriin dan az-Zuhri membolehkan diberikan pada orang-orang non 
Muslim. | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab VI/228 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2136 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4604 778439750291 
1791. ANAK YANG GILA , APAKAH WAJIB DIZAKATI 
FITRAH ? 


PERTANYAAN : 
Jessica Latifah 
Assalamu alaikum barusan ada yang nanya kalau punya anak gila wajib dizakatin gak... Makasich 
JAWABAN : 
Hasanul Zain 
Wa'alaikum salam wr wb...! Jika dalam tanggungannya maka wajib di zakati meskipun dia gila dan 
meskipun diambil dari hartanya sendiri...! 
(Sala Jitiuag MY dedi Jla oya jg dating OPS) ap oya AI Alya og MUI #A) metik cam SL) 
175 epik 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/457628024260011/ 
1792. UKURAN SHO', ZAKAT KEPADA KAFIR & 
PEMINDAHAN ZAKAT FITRAH 


PERTANYAAN : 
Ayda Az-zahra 


Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.... Urgent. Mohon bantuannya : 

1. menanggapi soal zakat dengan uang yang harus taglid pada hanafiyah..mohon informasi harga 
kurma saat ini. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan (1 sho' berapa kilo/liter?) 

2. Bolehkan zakat diberikan kepada orang kafir/non muslim? Karena keberadaan sedang di 
negara non muslim? Jika tidak boleh bagaimana solusinya,,,sedangkan memindahkan zakat 
juga tidak sah? 

3. Terkait soal no.2....bolehkah saya dizakati orang tua saya yang ada di indonesia? 

4. Seorang teman mnta tolong untuk mmbayarkan zakatnya dikarenakan dia tidak bisa libur/ 
keluar rumah. Bolehkah yang demikian? Sebelum dan sesudahny terima kasih banyak... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam, nderek urun rembag : 


1. JENIS ZAKAT FITRAH YANG HARUS DIKELUARKAN menurut beberapa Imam Madzaahib al- 
Arbaah : 


(3 BA, OLAYI 2 BYE o yel Utgorg bejad Lo Gamad AVI Jas AU per gl Jail Buto AS 1 IU Reid 

Jenius Y Laslot Jd Ella F Ust yong dag lai Ca jd 0 jlip Yy Padi el jitu Yg Rel Aro 2 Jodi cola WI 
HSP Sa Onion seal Je 3 aa FI Y, Jika! Leah bb pita V NAS 4 pit LS SUS Ud bejada ih BSI SL ae 
Lawa Laglol amar Jail Aug pd & jl oya yong Sby LYI, & JLN Alay el AAL Ugado Lagale C3 ET OS Laga Lee £ 
Jd ia NYI drag CoLerlI Jilu GLS Lao Y bon ga OLS li eSy el 3 Leon ala pandi Leslat ed, OY pgn 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOOH | 2137 


pki kam 0d 9 dadi 2 Upon Ol Kay 1 Sal Taka 3 Jl 2 pagi 3 pan 3 Ale AI Geo Aji Oa II TIA 
Ol JI Ie LL Yg pama LL YI Lad MIJI OS Oky da le CL NE NELE US ISP UT UyS OLS ISP SI og tao, 
Abas oya Kemah ag jNY plg maid Aas 5 slab do oya TA Us aka ja Ml Wp Ob eng STA 
aa Saki JSIL # Lali peliy WA Op dUy Ala Jo USUS) yadlg laka dagol PL Je OA ye elo Hui 
PI ya API TA Lek Leak Ug3 Ia ALAN Angan (ASI Ag maki AKSI o 3 JS 9S (Spa akang maki! ya arljb . Ebb3 
ye RAN SI Ta ROA jo Sean TAB Lia ig UE 3 (EA Upin Ta pall ALSIU JAS p lo Kanji ay 
Bray IS aa Il pi BS Ad JR LS Url CrSaaa Rela BS ap jaby el AA adi ST Y Jus la Ja o ji 
BIA elaid SEm EL AT Gg GI Hall BSI Shan Ji 2S 

Ang dala Al ya Ole 3 AP 32 Julia WAP pelan JS (de Ji Aap WI oat ay jg Reel Jd BS 2 IU AMA 
kn MA | OB orak! oya Aja Aaj yan) demi 3 Aajly la US dala Keby Reog PO Ka oya dorlak Lu 
Jia Cree 2 Leprl Pe ag Ll Ca Oleh ANU YG ON dal Aa Ai An 33 dam Tau egnsadk 
Ulas CR) Ah CLAYI de LG OI) Aan pa 3 Lama pp) Uakay Lee pal 0 Say Ska Jua Asal pap 3 Leela 
MAS) Olla) ya pap PAT dab asi (SAI DIK G3 Lee pel ajah BIS dls Lang Kong Lal SA NY onagar dal Ia SA) 
Ida G3 Ale Long ya TAS Olly oya pa PT ah Jail SAI ON 3 Lee pda jas 3S Ale Ky EA 
Sbb GR) Uas! al uya Jaan pal pay basi ji emj jl Bj saj page yaruh JS dee ay OKI 
Peomedld3n3 a UP aan JS oya dala pia La AI SAI Oia Ant Ur OB OI GA cela OLS | 
SD yaa pd pena dia Unas ya pb ya 3 SS alah Garut j3 Y LS Amy) ea Keladi! dam Ol 7 283 MMS 

kn AN BSI 


Sp de Ny OLS ISI rakenk! A yg dealer BS IAI BSI le Ly pelena pe JS de Kerly Jail 2S 1 IU Kaili 
CI yag 2 dan inna AI plabalI ya Op Ll yan ya Balai Aa jan La JS ya All TES Lady All Aa ay Ul Mi) 
dal yag derly Hi ya Waah jl) Lagerlid oa) RT eyang Ag Olla Laga US poly Ka yag. AA kg & AED Oh 
By aki Anji Uyaty A2 Upon BOT Uy Lada (SN US Pj CA Lah Gala B diyk ya WS US taUA Klang jl 
D8 Yg Beia ARA UB SG | ISI Males Usb jl Long Rillan gl ga pg ALI pa Korg JIN Sel dngl ag Uye 
Velg JNg In Inap ST SS: Jika Olga 1 SI Se Ogah: GUI pola aed TAI Jing. CA 
Hasan SU) SAI ASI p AN 3 bday» al Caller JURI Kemang jg SL jl IS IP VI Las BSI LA 
2 jer daly Ollany oya jar AT Uang Egg Vo ypala al UT OS Ola Skak! 3 AJI ea II Ie 8 pb 0 Oi dal dlu 
KAI Il dad 20 alay Lee pil 0 X4 deal Ie Jab Pmdll BO Any Jail As plat oya pa Jl Uepel pi yangg Jleyat ya 
da C3 akal ya yng Wb Unkontaadl CILAS adal VI JI pl ga aa Leo Pl pAY OA) Ka as MESS ja Y) 
IP ea dala Tn LAIN 3 ee Cet ala pa Jah Ola) seb jl ya Legal Jaka Ka YP Ola JUN 
JSI Ole ad yag — Elo ca JS ye Karl all ak 3 SUS J3 Ola) 3 ter elas GSUP L Obi old el 
JsiE AU LE YG 2G — (ey sabl — adu Il SNI Jasa ae AO IE ya — syal 

Yg SS Oya IBI ya OS Ol ISI ye IE SU Oky AYI Ola ya SPI A3 IU calL I3YU on jU db 
ag US Gia AR Po kelar BS Aaj yag Tai SAY Un yA IL OS Oky SI oya Sial Il uya Jai 
CA (Ha JA Jaa SYGYIS ae Roro 3 Kelam (al OP MAh MSI An Aa da pisa on Ugadld dtng tem 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PUS Le AI Aj kis Do yan ya IS el ya Uiyrg ES) 3 Lake 0 telan JS da Reorly Jail! 3S): IJU SIM 
CI ISI Akad ag BARA Aaj oya aan Hy IP ya BAN OT Ol bada ola pang OS ISI LB ang Galuh Je 
Ol pki! OA Ag DEYI eya Ae Aaj oya JS 3 demi 32 yAPubIl Leon & Ol Ale LB Aid G Lal 
SPAN aa ATI Jaa Ol II La el SUYIY IIS op Tas OT IIS ILY gi SM YI, 
Urai pd! ON 9 A09) JAS Jle SIS 5S Oky. Obral Ron gjla UU 9 S3 JUN 9 elo ealan S4 Of baja 
MA OP dala JAN p Lali EL Uh KP daan 0 ALS 15m (nah JUL Eli, TAB yag. Yarus JS ye elo 
Boy akal MAN meal 1 ay AYI Red ILY ya WI 3 IE ya Leela by Jai Mon lala le 
SA ae Wae Ulin D3 Lp osis Aldi Jt SLS Ol — okay TA Gak ob — BSN. Kanya NN call, 
da las Lag (Samad Ip TAG Lai Iis OLS Judasl OLS ISI VI IBI 28 ya Lena aa Yg Lal oa FLA 
OP SAN ya FLY Oretd Kl AWAY IS 9 Gali LS IS YP Ate LAYAN Gd JAS. knaddh ILPYI 
Paha Leah ca FLA Ge Olly Jai 1 BYI G Olito Segi Ol III ea GA HE ay HE ah 0 
Sby IL pa Aa ya LO Ka aa EN mia Ab ya Lali OS ISI Sta pend pel sal ya Leon al 
Ka Jasa Goa deng IS AL Ga ya Ld La Lp Un al Las 0G OLI G3 SAN SAY oya JA SI S2 
IS Bra IN, AT Jit IP Lelo cerah ai JS Uas jab ig BSI Sona YEL USaaa Yy Ia 
ISP Ae ng — ob — Sd pb din AYI Ana SAI label OS ISI YP 3 yag Wih Gas ayal Lang Lelo al, 
Kat dd Leela Jay Jani BD Cola J3 dadi pa pad Aka Leon pi Ko 1 IU Ab ASI ab Vip PSU bla OS 
PAS le Uang ya OS plang AP BU data IS Ora oya STP Yg oran Il aa AI 
PANAS sb pb lal ny Pata Prona & dani Taka patang 3 Up HOT AL Li is Lari de ja 
aki | yaaa OLS Of daki Aaj ya JS yag demi 8 Lee peb Udllas Ata3 3 AS Ji pel SIS eat, Jai V9 Ae Ay 
Or Keok Jas Coal MSI) Leprl PI Upale CL Y Aaall pa 3 Lake ja Utyorg US) Ugis Drle OLS oya 3 Lemas Udi 
Ad Opa Alai js ELAYI Alat Sole SIS ISI CL Yg dani 3 Lepel AL ad ai Jalla yag Jail 3S Aale tuang 
kmmile meddls 2 ALI) Jat dilii Le Jl Uti DUS oya 1 Lela dani ya Uporl pil Ale Long oya dd Sih akal Gale 
Jab La Ain CLAYI SAB and Il ed lal Ofp kid Al IS) dadi dag yang dani Sia LAYI Jr mail 
SA JPU on Jay» OI JA ag PAI LS Laliy TA yag JSI Gagal Il GA ya ed AS CP) 
Ringkasan terjemah : 
“ Jenis Zakat Fitrah Versi Imam Hanafi 


Imam Hanafi berpendapat bahwa barang yang sah dibuat zakat fitrah adalah bahan makanan 
pokok seperti beras, jagung atau gandum namun beliau juga membolehkan mengeluarkan zakat 
fitrah dengan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok bahkan menurut beliau hal 
tersebut lebih afdhal (utama) karena uang lebih bisa bermanfaat bagi si penerima zakat. 


» Jenis Zakat Fitrah Versi Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali 


Ketiga imam sepakat bahwa barang yang sah dibuat zakat fitrah adalah bahan makanan pokok 
dan tidak sah mengeluarkan uang sebagai gantinya alasannya karena tidak sesuai perintah Nabi 
Muhammad SAW namun Imam Maliki sedikit berbeda pendapat yang membolehkan 
mengeluarkan zakat fitrah dengan memakai daging, tepung atau susu yang senilai dengan harga 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2139 


makanan pokok. 


Ukuran Satu Sho' : 
Maliki » Beras : 2,7 Kg, jagung : 2,5 Kg 
Hanbali » Beras : 2,2 Kg, jagung : 2,1 Kg 
Syafi'i » Beras : 2,5 Kg, jagung : 2,2 Kg 
| Al-Figh alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/989 |. 
2. Kalangan Syafi'iyyah sepakat tidak membolehkan pemberian zakat fitrah pada Non Muslim, tapi 
menurut sebagian madzhab lain terdapat yang membolehkannya 
Val RAY cma 2 kaki gal JU Ualas dd ADE Y Ilang UI 3S 3 Jail AS alga BS AS aed SAY 
GIE Bag Jap 0 ya U yana op yyAS ey isi pal Un pend jail 2S) 3 Igdkoely cad II IMS io teh 
Ola jl Lae Oyam IS Li 
MUSI IS Seno jar GAJI ema il 0S Oledi KerLo Jiiy Oglam Yogi aaly mal) sal, MIL JG, 


Dan tidak boleh memberikan harta-harta zakat pada orang kafir baik zakat mal atau fitrah dan 
yang demikian tidak ada perbedaan pendapat dikalangan syafi'iyyah. Ibn Mundzir berkata “Ulama 
sepakat tidak boleh memberikan zakat mal pada kafir dzimmi (kafir yang telah tunduk dengan 
peraturan islam) sedang dalam permasalahan zakat fitrah mereka berbeda pendapat, Abu Hanifah 
dan dari Amr Bin Maimun, Umr bin Syarhabiil dan Marrah al-Hamdaani memberikannya pada para 
pendeta. Imam Malik, al-Laits, Ahmad, Abu Tsaur tidak memberikannya, dinukil dari pengarang 
kitab Shohib al-Bayaan dari Ibn Siriin dan az-Zuhri membolehkan diberikan pada orang-orang non 
Muslim. | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab VI/228 |. 


3. Tidak boleh, karena sama halnya memindahkan zakat ketempat daerah lain namun sebagian 
pendapat dikalangan syafi'iyyah juga ada yang membolehkan memindah zakat kedaerah lain bila 
untuk anaknya yang masih kecil atau sudah dewasa namun telah memberikan izin atas 
dikeluarkan zakatnya didaerah lain. 


— at a85 Ng SY, 

Aas Leon pil ab dale CA Ja dal de 2S Ny ye AN SIA Reny) 9S de Lai Sama (2S Hy PNY IP) 
AINkital pan SSL Y) A5 Jaiud Y dl ya ol 

Dan tidak wajib bagi seorang ayah menzakati anaknya yang telah dewasa tapi kewaiban zakat 


terbebankan pada dirinya sendiri maka tidak gugur kewajiban zakat atas anak tersebut kecuali 
atas seizinnya karena kepemilikannya yang tidak mandiri. | Panah at-Thoolibiin 11/72 |. 


Sala Jia palad dibhp Uj Aas tel paha Jaiad US dx Ay ye U el JU 
Al-Gadhi berkata dan tidak menzakati anaknya yang telah dewasa maka tidak gugur kewajiban 


zakat atas anak tersebut kecuali atas seizinnya karena kepemilikannya yang tidak mandiri. 
| Asnaa al-Mathaalib 1/389 |. 


Tentang pemindahan zakat ke daerah lain silahkan kunjungi dokumen PISS-KTB : www.piss- 
ktb.com/2011/08/memindah-zakat-keluar-domisili-muzakki.html 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/457498767606270/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2140 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1807. ULAMA MASUK KATEGORI SABILILLAH ? 


PERTANYAAN : 
Sa'ad Bin Abiwagos 


Apa boleh Kyai yang sudah cukup kaya menerima Zakat Fitrah ? dikatakan sudah cukup kaya, 
beliaunya itu punya mobil, kijang Innova misalnya. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Keterangan dari kitab : 
1. Bughyatul Mustarsyidin halaman 106 
AN Gp Bag VI Ab aa band Sab 25) 
“Masjid sama sekali tidak berhak menerima zakat sama sekali, sebab zakat itu penyalurannya 
tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka 
2. AI Mizan al Kubra juz II halaman 13: 
“Imam empat madzhab sepakat bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk 
membangun masjid atau mengkafani orang mati. 
3. Murah Labid li Kasyfi Ma'na al @uraan al Majiid juz I halaman 344: 
Has) Opa ola 3 Ha ai oya ASI Ang Kama Il Hikal Sro Voei pai ARA yan op Ja JA) 
KE aa ata SES ON am, 
“Imam al-@affal mengutip dari sebagian ulama figh bahwasannya mereka memperbolehkan 
penggunaan hasil shadagah/zakat bagi semua jalur kebaikan, seperti pengkafanan mayit, 


pembangunan benteng dan imarah (pengelolaan) masjid, karena firman Allah “fi sabilillah” bersifat 
umum mencakup keseluruhan (jalur kebaikan)”. 


4. Gurrah al 'Ain halaman 73: 

Rela BUSI ya dl Jamu pts Joel Cp Ayla) Gr Bbm Jaten oya AR Al R3 (SAI yel JAWA JA pal Jadi Ol 
Sungguh praktek sekarang ini dengan gaul mugabil jumhur, yang menjadi pendapat Imam Ahmad 
bin Hanbal dan Ishag bin Rahawaih perihal pengambilan bagian sabilillah yang diperoleh dari 


zakat wajib orang-orang kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan lembaga- 
lembaga keagamaan, maka praktek itu menjadi suatu keharusan 


5. Al-Fatawa al-Syari'ah wa al-Buhuts al-islamiyyah, Muhammad Mahluf, jilid | halaman 297: 
ale dit Jaman KAI Jae GL USU ASI ET dl febaN oa CI ls di Ga SAN Rill BS JII Shan ya O| 
ALE SUS dent Lay Cab Jar BI a43 dora! Bolagy O grade sluy Fall SSI oya Uyakewaki pb yng Haa Jasa 
OIL SAI yag 0 pamdi 3 SINI da2 Alis KamdlidI ya JUN ALAYI owketely eledill jam dale ey LS Urakunal) ale Aonlan 
6 pal 
Sungguh termasuk penyaluran ke delapan golongan penerima zakat seperti yang tertera dalam 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2141) 


firman Allah SWT : “Zakat itu hanya untuk orang-orang fakir... (Al Taubah : 60) adalah untuk 
sabilillah. 


Sedangkan sabilillah itu mencakup semua sektor sosial, seperti mengkafani mayat, membangun 
benteng, merehab masjid, dan pembekalan prajurit yang akan berperang serta lainnya yang 
membuat kepentingan umum umat Islam. Sebagaimana sebagian ahli figh telah memasukkan 
sektor sosial tersebut ke dalam kategori sabilillah dan dipedomani Imam Al-Gaffal dari kalangan 
Syafi'iyyah serta dinukil al-Razi dalam tafsirnya yang menjadi pilihan kami dalam berfatwa. 
| Sumber : Ahkamul Fugaha, Solusi Problematikaaktual Hukum Islam halaman 378 s/d 380 |. 
Wallaahu A'lam. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/453733751316105/ 
2061. BOLEHKAH ZAKAT DIBERIKAN KEPADA ANAK 
YATIM ? 


PERTANYAAN : 
Achmad Fahrul 


ASALAMUALAEKUM !. Mau nanya ne.bole ga zakat tijaroh atau yang lain nya di kasih sama 
ANAK YATIM ??? Mohon jawaban nya !!! WasSaLaaM 


JAWABAN : 
Ibnu Toha 


Wa'alaikumussalaam, tidak diperbolehkan kalau hanya alasan karena Yatim, sebab bukan 

termasuk 8 ashnaf mashorif zakat... kalau diberikan kepada si Yatim karena alasan Fakir/Miskin.. 
maka boleh. Ibarot (ALMUHADZDZAB) : Mashorif Zakat ada delapan : 

LAN Clgale DAN Ca Kadi Cal AAN ng 1 Aoi Ali Jl SE aa SA sb, Aa SUS Ui Learn 

JAS oa AI Jasa 9 DJ SE G9 em. 

Apa yang belum baligh yang masih di nafkahi bisa menyandang kriteria fakir/miskin ? Jawabannya 

: di serahkan kepada walinya... jika nafakahnya tidak mencukupi si Yatim... maka si yatim tersebut 
tergolong fakir-miskin diikutkan pada hukum kemiskinan si wali. ibarot : 

BAL AH) Ea V3 Oa ed ph CA Ie (Hap ia KI 1 elo UE 

orang yang dicukupi dengan nafakah keluarganya, baik oleh moyangnya atau keturunannya. atau 


oleh suaminya, maka tidaklah disebut Fagir atau Miskin menurut goul ashoh, karena tergolong 
cukup/kaya. (TUHFATUL MUHTAJ). 


Walhasil, jika nafakah si Yatim tersebut tidak cukup, maka si yatim termasuk Fakir Miskin 
mengikuti kedudukan walinya. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/495087740514039/ 


2153. ZAKAT PERHIASAN 


PERTANYAAN : 
Ana Solikhah 
Assalamu'alaikum.. Tiap bulan, insyaalloh saya tlah membayar zakat ma'al (penghasilan dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2142 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


profesi) sebesar 2,5 persen dari jumlah penghasilan saya. Lalu sisanya saya membeli emas, 
sedikit-sedikit setiap bulannya. Pertanyaan saya, apakah saya masih wajib zakat perhiasan, jika 
saya tlah membayar zakat ma'al profesi. Mohon pencerahannya.. Sukron jazakallahu khoir.. 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
VANAT GLEN ALS ABE Kay oil lah SAI AAL Ji 0S uas 3 Ul IE JI, 
Apa bila maksud memiliki perhiasan adalah sebagai barang simpananya maka menurut 
keputusan jumhur ulama adalah wajib zakat. 
Syarat wajib zakat emas diantaranya adalah bukan perhiasan yang dibolehkan untuk 
dipakai, jadi jika perhiasan tersebut adalah perhiasan yang boleh dipakai maka tidak wajib 
zakat. Terkecuali perhiasan tersebut merupakan barang simpanan atau perhiasan yang 
dimakruhkan, dan perhiasan yang diharamkan misal perhiasan emas yang dipakai laki laki 
CE Ie 3 oli Ilata IU Al La ya TAI IE 3 Leela Ul USU Y OIL MEI 3S pra ba, 
SIFAT SE demala SIS pan JI 1 Rorboal) 3 pS HanaS 01 KM (diy JST Janiul pe de BG 
EN. #donkd 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/507399732616173/ 
2213. DEFINISI FA@GIR MISKIN DAN BACAAN SHALAT 
ORANG BISU 


PERTANYAAN : 
Faturrobani Hidayatulloh Yagut 


Assalamua'lakum. Mau tanya nie para kyai. Apa beda nya fagir sama miskin tolong jelaskan dan 
contohkan. 2. gmn cra babacaan shalat nya orang yang bisu atw tidak bsa bicara jelas. silahkan di 
jwb. .. Wasalam. 

JAWABAN : 

2 Khodim Piss-ktb 

Wa'alaikum salam wr.wb. Fakir: yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian 
yang layak yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik sandang, papan dan pangan. 


Miskin: yaitu orang yang mempunyaai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi. Perlu 
diketahui bahwa pengangguran yang mampu bekerja dan ada lowongan pekerjaan halal yang dan 
layak tetapi tidak mau bekerja karena malas, bukan termasuk fakir/miskin 
2 Sunde Pati 

(633 pl) ea — II 
AISI Hse ya Jl OLS Ol SS ya ch dai Of Oya KS If Ie II ya KS Ya He JS ILY ya ga 1 sil 


Fakir adalah orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan halal,atau 
punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi,dalam gambaran hasilnya itu kurang dari 5094 dari 
kebutuhan. Contoh, 1 hari kebutuhan 10 ribu ,,dia punya uang atau penghasilan tapi dibawah 5 
ribu atau tidak punya harta atau kerjaan yang halal sama sekali. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH (2143) 


dilerlon ya ISU (3 Urai Sl Crane jak, dad UX Lan LPS al ma gi Ia ya ya GKI 


Miskin yaitu orang yang punya harta atau pekerjaan atau keduanya dari harta yang mencukupinya 
itu kira2 5095 sampai 9094 dari kebutuhannya. Maksudnya gini misalkan kebutuhan seharinya itu 
10 ribu,tapi harta / kerjaannya hanya dapat gaji 5-9 ribu saja. 


2 Elfagir Rahmatallah Abiel 
oa Joe Ul UliKamny Langka y Lanlan #ALS oya AR Jl yi Kam gi Hot Km Yg IA adl SAI yag 1 pai 
PL Da WP 
Yb) Yon oya Jil Ikat ud, 01. KE Ia dlu. 
ASI La Sai Gp Jaa Ol CASN MAU ya Lada Gi KS Il Il SA yag 20, 
ENY ge Saad Oli" Ily tas hah Ily 01 el 3 eR Hell" 
2 Ghufron Bkl 


tidak wajib baca faatihah bla bisu dari lahir dan kalau bisunya baru terjadi / tidak dari lahir maka 
dengan menggerak2kan bibiry. | bajuri 1/151 dan syargowiy J. 


2 Adullah 'Afif 
Ta'bir sebagaimana dalam Kitab Nihayatul Muhtaj,1/463, maktabah syamilah : 

Ay Many OMA (Se NIKA2y | pama 3 JB AKA yA HS My Ati lal UNA mh yaa ya perlall Ul 
Pb ya Wii Slow Yg ASLI ol OS Of team JB ALA BLS dalih ol S3 ye jne OP ASI cal JB SSI 
de slah yh Aenidiy ilad IL Item MY mbl yah Carla SAI oya Lady Bel AI ad aa Ang Milad Jos jl tapi 
Hala Of All ag ye SUS ya ma Nyali Ola Ai yan peng Yg BIL Sid Ayo Jalil GbUS OS) SH TE 

JSI 
Dalam hasyiyahnya : 
By oya Ubi yanti Y 0Y SUS Ih AP Ata LI AE Tg cam Lb oa SI (JII old AW: I) 
dg dil IL 3 
Sumber : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-258&ID-742 
2 Toni Imam Tontowi 
Nyumbang untuk ibarohnya kang Ghufron Bkl, Bajuri 1 / 151 : 
Up Ale CL Yg Bayu 0 Ya Lanka Ray Gala Ol Lodaya 3 Jati Jay Ade cal GAM 8 Sy JP) — 
Kap Dj SAN ap IIS dl 


Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/530056643683815 


2389. ZAKAT DIBERIKAN KEPADA ORANG GILA 


PERTANYAAN : 
Elfadhle The'Redarmy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2144 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assimikm. Wr. Wb .. ini ada pertanyaan titipan akang-akang, mbak-mbak... Bagaimna hukumnya 
memberikan zakat pada mustahik nya, tapi dia itu gila ???? Tolong dijawab besertan ibarohnya.... 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 


Wa'alaykum salaam, boleh.... Diterimakan kepada walinya. Dalam Hasyiyah Bujairimi 'alal Igna' 
6/395, syamilah 


hn 2... 


2 Ghufron Bkl 
Boleh memberikan zakat pada orang gila tapi harus diberikan pada walinya. 

Bob BD dd DE ly ad Jani IU OyS CsraS El Ady VI Lens Y dil LS IL SU JL 3 sy ii: juru 
at 3 Oyimllg goal alas Ida Of cal lah HTI OgiSg sea Ip II Rab die) SAN JII adil os YI 2 al aan 

YAN OI Tile! Lagdy Laris jali 0 

Walloohu a'lam bis showaab 
LINK DISKUSI : 
2417. ZAKAT KEPADA KETURUNAN BANI HASHIM DAN 
BANI MUTHOLIB 


2 Hakam Ahmed ElChudrie 


Bagi yang merasa masih keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib bila anda ingin meminta 
zakat, SILAHKAN ANDA MEMINTANYA DAN MENGGUNAKANNYA. itu adalah pendapat imam 
Ustukhry dan direkomendasikan oleh imam Baejuri serta diperkuat oleh imam Ahmad Fadhil... 
alasannya karena untuk saat ini mereka tidak mendapatkan bagian khumusul akhmas serta 
mereka juga membutuhkannya.... Lihat Kasyifatus Saja bab Mustshigguz Zakah.... 
Hi ya ya pin Aas laa Gary HA Ga SIN So JG Jp SP ye Ji yag GA em 
Aa A2 AN II Jah Ab any Ii! AAS Fandl OS 3 el UV J3 3 GP Alit Gal Y 3 Soy! JU 
Tp bea MASA AI Lai. 
2 Toni ImamTantowi 


MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA BANI HASYIM DAN BANI MUTHOLIB Hukumnya boleh , hanya 
untuk diri sendiri, tidak untuk difatwakan dan pengambilan keputusan. Lihat Bughyatul 
Mustarsyidin106 - 107 


Lyn Ol CBU) ya Klg JKS SI ya Syal Sad Jal ellasl ain Ae el yeah GE GS Ula) taley 
JA de pai Saki Eng HA Oy Peliany Oyakita Ug pi Jepit) mana II AS pa ya MAS Comal ad Uya Haa 
25 cola IS oil Oren eU SSL AIA Gila de Jang dna Gl ol) — Ul SIA SAI Cia 

Rod ag Dat Boyke pay Uonuoo Teka dala 73 CB HANS Ig JUS Kadi 2 Vj DASI JB maa gala SI 
PAI lay Gaal yag Ulin ar jUasl JL JUS 3 Aib .—l Ag SI ELSYIY adil Jas GI (htm 
lg IS AN Gb Led pa BE S3 SI JB BAU Lb Uta Gde ALUR oolasel 34L DB cas NI cl 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2145 ) 


Op el AAU ALAN gl GleM cal IIS 2g AN Ao gih 3 alah ee Hera Rong Sid elang BUSUI, pd 
Y.v — VA YP obb adi Tia al pall Ob dlnais Gb LS pensi pin Ulah jl paud Coal! Ul S2 Uyaduadl 
Jumhur ulama Syafi''yyah sepakat tentang ketidak bolehan (haram) memberikan zakat ataupun 
infak yang wajib (seperti bayar nadzar, bayar kafarot dsb) kepada ahli bait gusti kanjeng Nabi 


SAW, begitu juga kepada perwalian mereka, akan tetapi mereka berhak atas khumusil khumus 
(0.04 persen) dari harta rampasan. 


Tetapi bila mereka tidak mendapatkan yang khumusil khumus tadi maka diperbolehkan 
memberikan zakat kepada mereka, bila memang mereka masuk kepada salah satu dari ashnaf 8, 
pendapat ini dipilih oleh banyak ulama baik dari ulama mutagoddimin maupun muta-akhirin, 
diantaranya Imam Al-Isthohri, Imam Al-Harowi, Ibnu Yahya dan Ibnu Abi Hurairah , juga Imam Al- 
Fahrur Razi, Al-@odli Husain, Ibnu Syakil,lbnu Ziyad, An-Nasyiry, dan Ibnu Muthir.Imam Al- 
Asykhuri berkata : Mereka Adalah para Imam besar, perdapat mereka kuat, boleh taglid dengan 
mereka dalam keadaan darurat dan lepas dari tanggungan, akan tetapi hanya untuk amalan diri 
sendiri, tidak untuk difatwakan dan pengambilan keputusan. 


Keterangan yang sama juga bisa dilihat di Al-Bajuri | / 285 
An Ale AI lo OI pb BSI Ad yA Kaki Aaid SI Jay La nil SL (CABAI jay la yag J3) $ dyley 
SI Op Udi IbaLI ya Ld Jal SI JH Y Iyiy 4 AAS JY Yg Aap JEY Ul AI Flag AI Ou oa VJ 
AE BEI Seno j0 Sg 0 Pelan ya Jikiy (GI Vania yua Sy Kata Ja SI Setia Il SAS L mad ak 3 
pas JS Of 0 dna Tea Aib Kekal SUSU La ai aka SO LAN 3 Ip oya IA nadi ad ya gain Iis 
IV Ap 3 SAY dalip ob Yy pad Ii Tg bo ea SSI Oma ad yA kia mol Use BS JI Uya meilasl 
AA Uni pepd L2 SUS Il Jan AI Aan) Leni OS merk 

Wallohu A'lam 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/6043884729172981 


2437. ZAKAT HASIL PANEN PADI 


PERTANYAAN : 
Doni Bhayu Seta 


Assalamu 'alaikum !!! Ane mw n'y'?? Bab zakat mal dari hasil tani @ padi. Padi kering zakat'ya 
106 dari 700kg keatas !! Pertanyaannya : Apakah dari 7 kwintal tersebut hasil kotor apa hasil 
bersih ? Maksudnya apakah diambil modal dulu baru zakat ?!! 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 


Wa'alaikum salaam... zakatnya diambil dari hasil kotor / tidak dipotong modal dulu / semua 
pembiayaan ditanggung pemilik, tidak diambilkan dari harta yang wajib dizakati tersebut. 


HASIL OS gl yan HI SIM Jl EL oya OT dini, yet! Sion Ai fa Lagltay Karladlly pladul Zipa Ol S5 La gan 3 
2Uaa yag II OS PAI ai ya WS Ope & La) BSI Il oa VW pria OS 0 Yel Lan 2 
Sedia HARUS abg Jala Ona, SAT, Andira) BUS dija pp Uensiy Anh PM le EU dang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2146 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YAN Onde LA Al Tel Ribet mall ob Bole Leling BEI Ja ya Y MUI 
“Kalau pengairannya pakai biaya maka zakatnya 544 nya bila pengairanya tidak pakai biaya maka 
zakat 106 nya 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/600883849934427 
2472. DO'A MEMBERIKAN ZAKAT DAN DO'A MENERIMA 
ZAKAT 
PERTANYAAN : 
2 Nazrie Syarif 
Assalamu 'alaikum wr wb mou tanya! adakah cara yang warid dari nabi kita tntang menerima 


zakat baik itu doa yang dbaca atau cara mnerimanya dan ting dbr tau referensix dari mn, 
terimakasih ats jwabnx, 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Wa'alaikumussalam. Tentang Do'a menerima dan memberikan zakat, sebagian ulama syafi'iyah 
mewajibkan mendo'akan orang yang memberi zakat , hal itu disampaikan Imam Nawawi dalam 
kitab Al Adzkar halaman 159 , maka ada baiknya do'a menerima zakat saya tulis , semoga 
bermanfaat. 

Do'a menerima zakat : 


Kanal Lag SU IU 3 Ly yg DU dlam 4 Sabar Lai dl Sp 


Aajaroka Allahu fiimaa a'thoyta wa ja'alahu laka thohuuron wa baaroka laka fiimaa abgoita 
Semoga Allah memberi pahala kepadamu apa yang telah engkau berikan , semoga Allah 
menjadikannya mensucikan bagimu , semoga Allah memberkahimu apa yang masih kau sisakan. 
Ibarot: 
YO kios JSI G Gap JB 
Lenilad BSI IoT Jia Of JYP ea) loe II 3 Ai JB 
ERA al Sdh OLS gl yan BIS IN jari Kian elo Jala 3 ia Lah USU y Lo yel WI Alor 4 alert las AI xl 
sed OT JII Ole aa lal Iya) ly II Lelo Ua2g JEy Ud Kila Urdila oya Ali le Kel eleal ym 3 
BIG AI AW sy dl 


Dalam ibarot tersebut imam Nawawi mengatakan bahwa do'a menerima zakat tersebut hukumnya 
sunat 


ba J3 Lay Jis Of SUS Ay JUS gi oi af abako GPS Hd jk tag Jab PU Aan JSI Oa JE 
Ol yag iya 070) pel y Lagale AI bo JS! y amal 2 Wil Sy dilony AI pol A3 malai anandi cai SJ 


Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar halaman 160 mengatakan : (Pasal| Disunnatkan bagi orang 
yang memberikan zakat atau shodagoh atau nadzar atau kaffarat dan sebagainya mengucapkan 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH (2147) 


do'a " Robbana tagobbal minnaa innaka anta ssamii'ul 'aliim " Wahai Allah Tuhan kami terimalah 
dari kami , sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/616250185064460/ 


2512. HUKUM ZAKAT HARTA MEMAKAI UANG 
PERTANYAAN : 


? Khamidah Nda 
Assalamualaikum wr wb. ( zakat padi ) dalam zakat fitrah ada ulama yang membolehkan zakat 
dengan uang. dan yang saya tanyakan boleh tidak zakat padi ( bahan pokok ) dengan uang juga. 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam, Menurut madzhab Syafi'iyyah mengeluarkan zakat dengan bentuk gimah itu 
tidak boleh, berbeda halnya menurut madzhab Hanafiyyah. 


£YA Aan 0 - G- Gogill pall erna - & gama : 

ag Ba X3 Ip adal ba Yam) Bok WareA Sa is AI WS oh ga BJ allah glssan gal ga NW ly USIA 3) Ha jlas 7 Wastu , 

ge SuA, Kara) bgs ang AA Nadi yg al 2 lada atncial is lag sig Ala Sied oo SUS gal, gal Jd mma Ig Sd al 
al laa Mal) IS ld 3, W ISI3 angle Su AI Wa ya Was pa AA W jSls Ia AA Lp N malin Isalaak: KEREN ala NS 
BA yg date abah ny do gala Ia ye Aly) an pig alta USUS, JIBUA IS aa Hp an s0 ka ok salad yaa Alia 
Yan ya a33 el, ka Yin js Kane 3, Yes SI ed 13 PAI, Saly3 Y An gia Sasiel SJ kaga gan gag LA JSI Isu 
Smmd aU AI giel 3, ee Pe an Hn en aa ala on $Y an YA NY JI SI AS TEN 
Wlic. BJ masal) Bip san jus la le Key asu IS Jah Slixo atasigl 89 LES 7 ary bls 3 (sam 239 gad Iil Sal 


9. 


Dalam bab zakat dik tab fathul mu'in di situ dijelaskan yang intinya : selain zakat hasil tijaroh tidak 
diperbolehkan menggunakan uang. Kecuali menurut kalangan Hanafiyyah. 


NA Ill) la je His us 286 2 sat Ap Mareh 3, KS SERI la 3 MB) Silo3 Sa JI Yel ( ah) Usah 3 sa Wgm yu ALY 
19 Wale : SA Lbku glas se Yale | Isulel .39 Yg c sa ga 3lala Uas Ie) AA A93 & al j3 ET Ab Yuwal | Ia ia. 


» Ulilalbab Hafas 
Nambah dikit dari bughyah 


Ol lal Kai HI ASI aj, atasi YP omi FLA UI. JEy 


2 Ghufron Bkl 

Zakat dengan uang menurut Syafi'iyah,Imam Malik, dan Imam Dawud tidak boleh. Namun Imam 
Malik memperbolehkan mengganti uang dirham dengan dinar dan sebaliknya. Sedangkan menurut 
Imam Abu Hanifah memperbolehkan membayar zakat dengan gimah/uang. Dalam goidahnya 
Imam Abu Hanifah "setiap sesuatu yang boleh di sedekahkan boleh di buat membayar meskipun 
bukan jenisnya barang yang wajib dizakati tersebut kecuali 2 masalah yang tidak boleh di buat 
zakat :1.manfa'atnya barang 2.setengah sha'an dari dua jenis(mencampur dua jenis) barang yang 
wajib di zakati. | Al Majmu' 5/429 |. 


2 Muhammad Fatkhurozi 
Berpijak pada pendapat yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2148 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang di sundulkan sama yi brojol (yakni hanya Hanafiyah) maka menurut kalangan ini, mengenai 
kadar uang yang dikeluarkan adalah disesuaikan nilai / harga bahan-bahan makanan yang 
manshush (disebutkan secara eksplisit dalam hadis) sebagai zakat fitrah 


US JI Gor ad anb AB Lis tel pal OI Syah Rail ye GA LA Sl dl an) ABI (LYI oma G3) Y 12MU 
AI BS BAU Ala SAE Gaga EL SK sa al MI OS sal JB IS 3 dala II Ong ae al ii 
BS FE Leah al Jeena endipetanad dil Ga gkil AAL Kawih UI OLS Ol, Jas ay onset SAI Al JBy Bjledlly 
ISI Una Y er md! Ja oya MY oki ALAN gomagg —| Yap W AL Yg Ale 03 ISI Gonta) sang Ab ya All 
AI Hb tnann 3 JB WIL Rendi! ya D gula yg Seed SUS 3 Komika Sila A59 Lead CI RE) AS pagi cal, 
3 Sae Ogat BAN) sa OA Waka 3 yaah Ih Ga HL oa Gs adl JAN Ala JB Gaye SE, BSI 3 
MI Ayal el Ala AI Ia al elu 


357 20p GUI 2 RAS AYAM 


(1966 y JB Jail Bauo GG Aly ae ar Uya Jd ola pl JB (SAI Kasi Jae yag) 1 JB 1 laa 
paid Ja, dad jam YAN IE, IU pl By» peng Ale AI lo AI Syay Rim Ie MAY Ol Sl 

AS JB, DG JB Op gia mekang dal AI aka Al Sya Sgp Oya JB, Tagilk Jala OS jaya AS yi at, Oka 
OB JB SG JB pjisadl Ogo yg pad Ig 7 Ja Lanaboly A1 grab Ela Abi JB. elry Ale AI Ao gay YPP» 
Ga Ay 2 33 Ui plg SAN JEy AL MIL JB dy AS oa ob Gea LAI SAY al ema Alb) 
2 jail las Load pebah Jin MA 5 S9) AI) oya aja Aa jas ye OI. 


286 : puWis Al kdi, 
23 Yi 2 YG, Dil C2 dami! pini 9 ( BUSYI sea jUS 9 lia Ajadg CIA bs) S3 Led! Ho jle)) 
BI LN OAT ab Bilin 3 P3 A3 JUN SAI ALI 3 paiag m3! yag Lela SY pa (ily 


DA 2 0 0g pia g SI 2 Al Ragil A5 yan gl 

PA ps Iksan da ya Rak Jai AS CIA te al dj al oa — 12: (Cai) 
JB Lagi Il AI any ya ol Sy Ulah Kan Ih al ya CI Oly le Sinai Ol pel Ala yan jl io Jl Jl 
(ps LS Labi pat opal JI em oa Fl mn oya Lek pekany Ala AI lan AI Jyany A42 de Ope & Pal US 
yeah Aap II SAY da CG yan La Aid JB. eU SS yag Le OLS Alai Lo Sinai jas Jae Wadi 0 HS 
SO IP Upale 02 pai! elab NI Lagis Aina pinid Jay ly maa Crdely Cal Laga ab NN Uma Kay oya Leale 
Ca Na Jay AU Lal Sai Rd CS IP 1 oya € Le Sai pria Dt Gaal ja Jail Blue 7 & Ol Gerai 
Jb La Gadai Uya TP COLI Lele ya GI el ja MIS bg code Cal) JONI yag Dia Uay 3 Rail ding La adal 
pg ISI pay Laka) peda) ay Jyily 3 Cd ala 0 IE ae Al Il ASI 3g. aa 
AE al Ob Jaash OS ISI VP HI aya ELAYI 33 Yg BALI AINI 3 oa GUSI ISI VI GAY DS las Ly 
Ca ag L0 PE ya CA ASN Usil AS ad ya # LI OS BP el al Pl CA Bg bed cab. 


BPN hop elo Haa La daa Ai Pa ee Sasa ol aa Han Ah pia Y tele oat ya Lol JI, 
Ass Go yadh Goal GP Ale YP ait. md eU JB yag C2 3 Ade Kaya peka Jan) Ragil! asi 3 OY 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2149 ) 


skala! OY (ABI dy Kito Gl 0 Inna al Sh Led Ui ya ee Tuai sam) WUS Jaa Ad ad SI Ras 
Jas ds Jala 3) Ojak Jaan US, pedal de giat Aa3 Jb) Cliy Juni hamka jl Je SE al La Jaa 3 Uyikel 


MS AS YP pian il Syyg BO 


83 6 Ojal G Ai3 Ale OS MR Y 1 JUS Abal ya jak Ja edi Uas y Aoi oa Gaga Jen Oj, dd ola JU 
EA, ) JE— JB Of dj —. JUS nah yag LAU maid Selor JUYI OY SLS p Lali Sinai pe UB ir USU 
SU RSU A3 gua Le ya AI Laga) Alat Rio jl Ji £ Lali 3 ella! Hilioil (LAI Jun RU Aa Liem Ud Mus 
Jp yag Ily Lab Jubah Rame AI Aan) Sinyal IU ) Hai lag daan Jne YIY Lila Ogyde Jo JS LAI Jb JL 
Jus SU Jl Tdk jae Iikag . (7 Olamall jare Leola eny dala Al ea aji Al an Ala 


910-909 22 GBI 2 BI AYI 
BO ar ya ge Ham ya le Sinai Lagi Kan adly erddly Asal slab Ragol oya led IS) CA dl JG 
ale WHY (LL 3800 Cs glung el ONE ta ALA JPN (ALA JW AU Aa iso Ud das pall, Kay jl 
WS CPU oya set yag din AI ay yet Pe OS NASA, Joy Al p Lala Junita combo Al Layu OS (dl 
Lagi Lage Lagi gl nii gl ly Rani! SUS pin ye dang Ol perut 3S) Hani add “IU OT IP PU O kantung 
Pl Ja Tas Jaa SUSU, pegal bila Jia 3 LAN 30 ega! palang dala Al el Ajal pik! CE) AALAAN 3 all OY s3 
DN 2UEYU Jaa GAS Ol Oned Rel ado Il UI raly Al 

2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 


Kesimpulannya khilaf kalau madzhab syafi'i tidak boleh, tapi madzhap hanafi boleh. Tapi kalau 
pindah madzhab harus 1 paket. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/584135784942567 


2533. APAKAH UANG RUPIAH ITU DIHUKUMI EMAS ATAU 
PERAK ? 
PERTANYAAN : 


2 Mumu Bsa 
Uang rupiah itu dihukumi emas atau perak atau tidak dihukumi dengan keduanya ? nyimak pak 
ustad :D 


JAWABAN : 
2 Abdur Rahman Assyafi'i 
ata VI IE 3 Aeah JAMI 3 Gal ol emas A3 3 SAS aglall AA Jia 3 


" Disamakan dengan nugud ( emas dan perak ) ialah fulus (uang) yang baru dan telah berlaku 
umum di daerah Misriyah". | Al-Bujairomi ala fathil wahab 2/355 |. 
Ada lagi ibaroh ini, 


Jab 3 amy HI JS KY ATU BINI G3 Dpr 3 Dg ee ea 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2150 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


" Jumhur fugoha memandang kewajiban Zakat pada kertas berharga karena ia diposisikan 
sebagai emas dan perak dalam transaksi". | A-figh ala madzahib al-arba'ah 1/605 J. 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 


AT JA an spt GALGAI, - dan  - toll) AnikaN Loa8 - 46370 (26) taKI Aagiil te pe 
ky HL Ls), Ibas Las Jalan Pb IN "Il B3) Lima Ly SI mal, Je gal) AA 
Bh II Tadi, cap KATA Ae SA 4 By Kise JET Sp GNI al F2) 013 JS 3g 
2 IU saat (Lp. (Ap Kla JB US ea) Oh Gagal je Kita Lay OLS aa — Can Mn 

. BA NB Jay 25 | 2 goa hay. 


KAN Ah SSL Se Gagal! 35 3 AAA Sal — 45 malai AS NA(205 /32) An SU Ragil Re yan Al 
SI SU Ae J3 pa ii RSA Lp) II Uh BE ai IS yana eri Ol JLN, 
balas Oles CB Giri 3 Kan DS Villas BIS Upah oom Land JI gile 
2 Ghufron Bkl 
Kalo ditinjau dari : 
1. uang tidak di timbang 
2. uang tidak wajib dizakati 


3. uang tidak masuk ribawiy 
Maka uang tidak dihukumi emas atau perak. : 


SI Gala Yg Leah LIL Read) 2 US Upah Ly Y al muali PUJI Ud 3 Ja Ay CA ly cal II Ong 
Le ga ja al ema, JANIN EA OA HAL Lelah dy IX DL Lap pola Galedly Asli ja aga 
Ai mao W Jelas Ang mall nakal oo be BAN BI Gor He YIYYA lee IL lolita Janu 
SSI Ola Lely 2 lem US ad ISI Wet 3 oa Mas Blm 3S AY ene 3S UE dus Blm 2S LA JSI 
SIS ea Abas El Ojy al JS 2 nam La yag din yana g IYA ma BULE DG Bold Mona) 
Cell dileh LO yab CoPe MI KT Lem IS OMSIS 9 S3 SAP yaadg Uji JL Lea pakis il ga. V3 
YANYA 
SONG Ge BM agita Oliy Ul gp 3 jl Us 0 nam Lah 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590985227590956 
2561. ZAKAT TIDAK BOLEH DIBERIKAN PADA NON 
MUSLIM MESKIPUN MISKIN 
PERTANYAAN : 
2 Pangeranz Shank Penahluk Cinta 


Assalamualaikum saya tanya tadz kalau zakat dikasih kepada orang kafir yang miskin..??? itu 
ajach tadz.. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2151 | 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, zakat tidak boleh diberikan pada non muslim, zakat yang diberikan pada 
non muslim maka zakatnya tidak sah. : 


OY BE ea ed dya alan Sela NIS Lana jp Io end BT AI P3 3S si balas JI, 
Cdi ditelan jl Uli OS of om BEM BAY) ella Yg Ola iS paey Al pl) POlAYI Ie YI D3 
y/vaa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/593262777363201 


2576. HARTA YANG DIJUMLAH PADA AKHIR TAHUN 
PADA ZAKAT TIJAROH 
PERTANYAAN : 


2 Ceng Anoom 

Assalaamu'alaikum, Para kyai, para asatidz semuanya, ana mau nanya, Di dalam zakat tijaroh, 
Apakah modal tetap berupa toko, mesin, etalase, sarana / fasilitas dagang termasuk yang harus 
diakumulasi pada akhir tahun dalam zakat tijaroh ???? mohon pencerahannya beserta dalil-dalil 
nya, Syukron 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaykum salam wr wb. Dalam harta dagangan yang harus diakumulasi di akhir tahun adalah 
stok barang dagangan yang ada plus laba yang ada, bila laba tersebut tidak menjadi emas atau 
perak, sedangkan bila laba tersebut sudah menjadi emas atau perak maka harus di zakati secara 
tersendiri, bila stok barang yang ada beserta laba yang tidak menjadi emas atau perak omzetnya 
mencapai harganya nishabnya emas yaitu 77,5 gram maka wajib zakat yaitu 1/40/ 2,5 Yonya, 
kalau tidak mencapai kadar di atas maka tidak wajib zakat. : 


Alai Jp AT ay Tah ea OP Y dl Lela Bola JL oh OS yua Kead Le Jl al au Bol Yay,P 3 
Hg Alas Oya Sa Uly JAN AT Il ABE Jl AA Ta Lb gg) LAIN syal LAB Va USG 
Jb ee DG Job AT Jl Kal as ad lo Ole Ga ISI Lal Yaa Ol JAN GIA AL SAN AN 3 Io ai 

YAN ON obb Tile) LIL mad Oia IL HPN Sp Ja IPSI 


2 Nimas 

Wa'alaykum salaam... Syarat-syarat zakat tijarah:Tijarah yang berarti perdagangan didefinisikan 
sebagai setiap harta yang dikembangkan untuk keuntungan laba dengan cara saling tukar 
menukar (mu'awadhah) atau dikatakan sebagai usaha perdagangan dengan cara jual beli. 
Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa persewaan termasuk dalam usaha 
perdagangan . (lihat: Hasyiyah al-Dasugi 1/472-473). 


Dan perlu diketahui bahwa harta warisan tidak termasuk tijarah, sehingga tidak wajib dikeluarkan 
zakatnya. Sedangkan syarat-syarat zakat tijarah ialah sebagai berikut: 
1. Diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya. Catatan: Menurut Malikiyyah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2152 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


termasuk dalam hal ini ialah niat memperdagangkan ketika membeli meskipun disertai dengan niat 
untuk digunakan sendiri atau disewakan. ( lihat, Hasyiyah al-Dasugi 1/472-473) 

2. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh dari proses timbal balik seperti jual beli atau 
imbalan dari akad persewaan. 

3. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam). 

4. Satu nishab (krus semua sebanyak harta nishabnya emas, termasuk harta yang ada di orang 
lain).5. Satu tahun penuh menurut kalender hijriyah. Catatan : Menurut Malikiyah harta dagangan 
yang sifatnya investasi seperti membeli tanah dengan niat dijual ketika harga tinggi, maka 
zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah laku. (Hasyiyah Ad-Dasugi 1/473). 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/593230757366403 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/319-figh-zakat-praktis-lengkap.html 


2585. BOLEHKAH MEMBERIKAN ZAKAT PADA ANAKNYA 
SENDIRI YANG MISKIN ? 
PERTANYAAN : 


? Muhammad Toyyib 

Assalamu alaikum, maaf para ustad pertanyaan saya di ulang, kisah nyata di pedalaman 
kalimantan (tempat saya menetap)ada seorang petani miskin pinjam tanah sama tetangganya 1 
ha (di tempatkupinjam berapa ha. Pun gratis)untuk di tanami padi panennya bisa di katakan 
berhasil karena banyak tetangganya yang gagal panen dan sampai satu nisob,si petani 
mempunyai anak yang sudah berkeluarga dan punya anak kebetulan anaknya tadi gagal panen, 
petani itu bartanya apa boleh saya zakat pada anak saya yang sudah berkeluarga ?? 


Setahu saya termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat ialah orang yang wajib dinafakahi 
(anak) saya pernah dengar anak yang sudah ballig tidak wajib bagi orang tua untuk 
menafagohinya lagi (tapi saya cari keterangannya dak dapat) kalau ada keterangannya. 

Apakah boleh orang tua berzakat pada anaknya yang sudah ballig (berkeluarga) ? kami ucapkan 
syukran katsir bagi usatd yang mau berbagi ilmunya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Boleh zakat diberikan pada anaknya sendiri yang miskin bila anak tersebut sudah mukallaf karena 
anak yang mukallaf tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, apalagi kalau anaknya sudah 
berkeluarga sendiri : 


Aug Mey dala Git OS) Alas 15 Uks OS Olg meri de Lea Adi aU Y SI ab pia MISA NP MS Ho jt 
Yr ye C3 jam 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575138252508987 
LINK TERKAIT : 


www.piss-ktb.com/2012/11/2061-bolehkah-zakat-diberikan-kepada.html 
www.piss-ktb.com/2012/07/1719-perihal-mustahig-zakat-kriteria.html 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2153 


2640. BATASAN JARAK JAUHNYA NAOLU ZAKAT 
(MEMINDAH ZAKAT) YANG DILARANG 
PERTANYAAN : 


2 M Reyhan Pengikut Rosulillah 
Salam, soal titipan : kalau kita zakat fitrah ke desa, dari desa 'kan nanti dibawa ke kecamatan lalu 
ke kabupaten, Nah apakah itu bukan termasuk "naglu zakat" ??? 


JAWABAN : 


Kalau zakat dipindah dari satu desa ke desa lain dalam satu kabupaten, itu juga termasuk naglu 
zakat, namun hukumnya boleh jika tidak sampai melebihi jarak diperbolehkannya goshr shalat. 
Namun jika mengikuti goul yang memerbolehkan naglu zakat secara mutlak, maka hal di atas 
bukanlah masalah. 


? Masaji Antoro 

TIDAK SAH memindahkan zakat ke daerah lain menurut pendapat mayoritas ulama yaitu 
pendapat azhar dari kalangan syafi'iyyah, akan tetapi kalau mengikuti terhadap pendapat yang 
memperbolehkan memindahkan zakat (seperti pendapat Ibn “Ujjail, Ibn Sholaah, Abu Muhrimah, 
Arrauyaani, alKhithoobi dan Ibn “Attig) maka boleh dan pendapat inipun boleh diikuti. Keterangan 
diambil dari : 


Fath al-Muiin 11/172 : 
eng fog DI Gagal Bydd ole dapa OP ip IE ab ya SA das Lag Ale Cal Cok M3 IE ya) 
AS Gaga odla el adl Ud ni 
(Keterangan diambil dari makanan pokok umum daerahnya) artinya daerah orang yang 
mengeluarkan zakat maka zakat tidak cukup dengan makanan pokok yang tidak umum 
didaerahnya karena tingginya harapan orang-orang (atas yang ia keluarkan) karenanya zakat juga 
wajib diserahkan pada fakir miskinnya daerah orang yang mengeluarkannya. 
Bughyah al-Mustarsyidiin 1/217 : 
WE ge hg Ji a53 ohao PMI DS 4 ah HA Kang Jaa tam dl SUAYI nang 1 (El) 
Ig Jani S3 dakeo di OS Of Logan 4 lona Iya Uya ajal Cal JL Aka al ama le: 
SSI Na (as Hi e) CA LD dls —l ds UN, Us, lilas aalea JJ dalil aa Jis Sh « PAI ay Inka 
« alis 3 sea ajal (3 HP os ISP edi Ag. 2 pl J8 « Bs CIA ala Jeme GpS J aa lely 
und! Jas 3 SN ja Alis ) penah € ES jl JB Ay Celaladi ASI ye Ul. 
Wallaahu A'lamu bis Showaab. 
Rampak Naung » maaf dokumen dari yai Masaji belum bisa menjawab. Karena yang 


ditanyakan batasan naglu zakat, bukan hukum naglu zakatnya. Sebatas mana dinamakan 
naglu zakat itu kang ? 


2 Hezgiel Ahmad Nawawi 
Ay SUN AagilI A5 yaa gl 1 LSI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2154 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


S3 0 - - 0 -9 0... IT ik: ai -.. 0 2. g, - 2... 9 a CI - a 0. Png aa 

patah stan Lam tai Aiu ya Anya LIL BEN JG Vai IN, bil 3 RN LSI Ae 
Ket Y Liter Beta SB 1JU) Yan ale BIG dabila Aya Ma AI) LA tegal JI laa ag ain AI Co) as Ol 553 US) 
5 - Pun ” IIS 9-0 3 ge 2 - 2... ra Ooo A PI Gaga 0 Pr Pd sa @ .. 0 PI - . So 0 pa 2g 
agan oi uya doel Lily setu SI King La #ilaa JS C3 de 23 Aa el oya Sala Uta LSI Uap 
FP. Sad NE Li af Y IS Ah amal NG. Oa 2 SI 23,3 a SI Dal ps , Sy FE 5 A AS up as 


- 


£ -09 @ LX ..0 0.3 P3 oa - -09 @ LX ..0 - (4 -09 
SITI Ah SAI MI Alma 9,23 MEI 3) Jl Ad sal aldi al drh. 


Penekanan masafatil goshr shalat : 


200... 


pa dian Gp ag ORA JS pa YA Jani pbb Lp Read, TE Can, 


Jadi kalau zakat dipindah dari satu desa ke desa lain dalam satu kabupaten, itu juga termasuk 
nagluz zakat namun hukumnya boleh jika tidak sampai melebihi jarak diperbolehkannya goshr 
shalat. 


2 Ghufron Bkl 
Yang tidak boleh nagl al zakat itu batasannya adalah ke tempat yang jaraknya sudah 
diperbolehkan menggosor shalat. 


II TE Le PL MY dat OI Lah ye SE AL Sp AT MEI Sl Lali Ala JI, ML 3 Y, 
cell Aileh . nad Ad YUI Job mail ad j4L USA JJ Lali ag Of alel IYA GEA LAI nadi 


Y/NAA 
2 Toni Imam Tontowi 
Ikut @oulnya Ibnu 'Ujail saja : 
8 -—.— o- 2.305 3 2 39 - 


AI Fame Sh JB AA aja doel) gaduh JI UP je Hyang BUSI kasi JG AI AA db 
ata, ia Jl Ibas, Ne S3 1 ya KALI Hz Je Y3 Kera SE 3 2 

Hasyiyah Al-Bujairimi 'Alal Khothib bab zakat dalam : 
SERA ed 3 es 


Sunde Pati » kesuwen daripada bingung-bingung, mendingan ikut pendapat yang naglu 
zakat itu boleh, maka dijamin beres... :-) 


Ibaroh ini selaras dengan yang dibawakan kang Hezgiel. Hasyiyata Al-@ulyubi III / 203 Marji'ul 
Akbar : 


0 01, 090 - - oo 20 Mae 4 20 - 0. -Y- OA L0o-0- 0 010 2 0. 38-39 - 9 0. A0. 220 - 
oa Jadi SN Ja oya OS syaa Kp Iy Lelona SU pd oya kata dam Ol Lela al GUSI Ji gan) “dj 


Le 00 38.90 - -. - B8 0 30 0 - 00-00... o- 2 20 0-20. A- 0g E- c90 0... 90 gm. 9 o- 
rs tor oya san) joe WII 3 Ogkoriawal penat al jl mai shah Dpegil by Aap Igelor gl Jowali yg Lee el pny yaa mb 
8 2 2... 0 0-0. - OA ...n. BY. 9 - 03 0 A90... 5 907 20 a23 00 Se 24 Lo o- 90. 
BELT setan Aan pl Lead Jowo bt II Uniontanadl AP Ig are Load JB 00 pr 3) Ay 
30 2 3-8. - Aa Dana Daan Lo0 3 3 P 2 Sa. - 30. 


o 4 L0 .. 9 3 2- 9 oo. 0g - @ 90. - 
pat j yna Jr dl SI (DPI Ak 5) 2,3 "eta Ganas (Las Jill ) ema "3g pa kj) BUSI Ja ag 
- 0 LL... -.9 0.0 YG 0. 0.0. 0 8. 0 30. 90. oo - X0 -. 
Ud Ud Kk (LAS SI ENI Fata andi HS gn! Jaa MTA Ny AI SMS Jt Iya Ana as ai, 
« Ban an ni . T - 2 aU 3 43 Pee 09 3 Pe 3. Se Kap Teng Tana 


Aa Gentan ab Kanya Jana SAI ai Geni Jasa MS 3 4d Ob 


fokus : 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 21 55 | 


0-09. 3320 B-- —90 8-20. 0... og - 20 -8 30 2 3-8. Pa) 2 20 -..9 32. 
WAS sop Jawa ab SA, jali SUS Ja oya jalumali Ah Ala yaa jpn Jana dl Si (yr Ak uan 
- 0 -. 9 - . 9. . 2.90 BY. 0 a 0 
Lgad Cp Kindal 9 pl SI AAGUI Jong Ul 


2 Opick Syahreza 
Figh Salafiyyah Al-Fattahul Ulum : 


ALA GI Uban oya dl Ui jg Ide mentah an CAT ale JI Lali ya Iileet,428 2 | 9 g) — AMI sya 
LL JI) Peka gb. Serma AA dh JAS DS Bj Uje al Ii KU Rab JW Usa ak al 
mna mand NN Trap na ik meat el Jas bae 


OL. 3w W 


Ke Ma aa 

223902 8. 0 2833 ge Ae 0.00. wo. Pad 1 2090..odo 3. 3w 0. 0. 2. 3 o Pad 0 . 8.0 0 3 
(II Kena pa Undios tuh Roro Ag C8) ISI UI Ga ala II ES Dg pena ULSJUIN, 0 yioetan dah Al II Alis Oia 
—a -09 Haa An La Ba 0 Tan SA - NN TAN ca ce 90. bean 2 - 0 0. £W ea Png OB an 40 

Dipa Ja ep Alun Ant Ala Gg) Ulas Oy pem U Alaliondly . O9 png LAS alggorUl jail Jam calo MS € Geprliomadi 
0.9 ..0 02 90 33 23 2. 0 0... rd “29 

PAI Aslam 033 Load 0) yong Lay Ad Say SA MI 


Ulama berbeda pendapat mengenai memindah zakat ke tempat lain, namun mereka sepakat 
bahwa zakat boleh dipindah ke tempat lain yang ada mustahignya jika di wilayahnya sudah tidak 
ada yang membutuhkan zakat. Menurut ulama Hanafiyah: Makruh memindahkan zakat, kecuali 
untuk diberikan kepada kerabat yang membutuhkan (sekaligus bernilai sebagai silaturrahim), atau 
untuk sekelompok jamaah yang lebih membutuhkan daripada warga fakir-miskin setempat, atau 
untuk kemaslahatan umat Islam, atau dari negara perang ke negara Islam, atau untuk para santri / 
pelajar, atau mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya yaitu satu tahun. Maka dalam contoh di 
atas hukumnya tidak makruh. Syafi'iyah berkata: tidak boleh memindah zakat dari tempat yang 
ada fakir miskinnya ke tempat lain, bahkan wajib dibagikan ditempatnya setelah mencapai 1 
tahun. Jika tidak ada fakir miskinnya maka dipindah ke tempat lain yang ada mustahignya. Ulama 
Malikiyah melarang memindahkan zakat ke tempat lain kecuali jika ada kebutuhan, maka yang 
mendistribusikan adalah pemerinta (lembaga yang sah) setelah dilakukan penelitian. Ulama 
Hanabilah juga melarang memindahkan zakat ke tempat lain yang melebihi radius jarak Gashar, 
tapi wajib diberikan kepada tempat yang ada mustahignya dan wilayah sekitarnya yang tidak 
melebihi jarak @ashar. 


Y Yg HWI Il adi, ANLLYI all 
AA V3 mail! dilan Jl Ui P4 cal nail! Aelnnaka I BSI Jl Ab ya Bekali JS 7S dl CAN HALUS J3. 
SAI 9 SAI ya PPIB HI & elsa G3 Abadi 2343 bontang LIL Ah SAI ALI ya mail dilan oya J3Y Uli 73 
Mazhab Hambali juga menjelaskan tidak boleh memindahkan zakat dari daerah dikeluarkannya 
zakat itu ke daerah lain kecuali sejauh perjalanan yang diperbolehkan shalat gashar (89 km) dan 
wajib membagi zakat itu di daerah wajib zakat atau daerah yang berdekatan sampai sejauh 
kurang dari masafatulgasr. 


Sumber : 
http://fighsalafiyyach.blogspot.com/2013/05/hukum-memindahkan-zakat-kedaerah-lain.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/625009790855166 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2156 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/487280301358187 


3916. IKHTILAF ULAMA DALAM MASALAH NAOLU 
(MEMINDAHKAN) ZAKAT 
PERTANYAAN : 


? Ni'mal Fataatu Ana : 
Assalamu'alaikum. Apakah boleh (tidak termasuk nagl zakat) siswa-siswi yang zakat fitrah ke 
sekolah, sedangkan sebagian dari mereka berasal dari luar desa ? (misal.siswa-siswi SMP/SMAJ 


JAWABAN : 


2 Al Khusna Pustaka 
Wa'alaikum salam , Menurut mugobil goul masyhur memperbolehkannya. 


Aysall SSI class diKo 204: dyouo 3 2 ya! 54003 gugus lual 

Boi Gb 4 Ugtakudll Ad 5SI ah all ad Guk FA 15353 20 S3 ab Gp (BESI J5 Rio seb AI3 ) 
sibll3 « (del 33 ade 3333 All 0 SI Two) Ka Sud Cpa3 9d lal 534 9 «2530 SI aga: 
adl — Ad IN Kasal adl (TI Hg adl 33 GLS 2» J3) «GNI 93 HAb)U 53349 Jail 3332 
Sl lg Mall Ci yeslidl Ula Co AelaS pUSIS (55313 Jl 395) sulll3 ) : gs - JB ul 
R13 43 Jas Sau S3 « dub GS sd Y Jan Sal 59343 : do bsa le Usa JB Ad 29 
saieall ale Sekudl3 23 536 « Ai J0 U Ih L3 Jafo AKSI . 


Menurut goul adzhar tidak boleh memindah zakat dari tempat diwajibkannya mengeluarkan zakat 
seraya wujudnya orang-orang yang berhak menerima zakat, dipindah ke daerah lain yang juga 
ada orang-orang yang berhak menerimanya. Semisal, zakat tersebut diberikan kepada mereka 
(mustahig zakat yang berada didaerah lain), maka hukumnya diharamkan dan tidak mencukupi, 
karena berdasarkan hadits Bukhori dan Muslim. "Shodagoh (Zakat) itu diambilkan dari orang- 
orang yang kaya, kemudian zakat tersebut dikembalikan (diberikan) kepada orang-orang fagir dari 
golongan mereka". 

Sedangkan menurut pendapat yang kedua "Boleh memindah zakat dan sudah dianggap 
mencukupi karena berdasarkan kemutlakan firman Allah". Dan apabila disebuah daerah tidak 
ditemukan ashnaf yang menerima zakat, maka zakat wajib pindah kedaerah yang paling terdekat. 
Pendapat yang ke-dua ini telah dipilih oleh segolongan ulama' dari ashab imam Syafi'l, seperti 
Ibnu Sholah, Ibnu Al-Farkah dan ulama' yang lainnya. Syaikhuna (Zakaria Al-Anshfri) berkata 
dengan mengikuti terhadap pendapat guru kami imam Ar-Romli, diperbolehkan bagi seseorang 
mengamalkan pendapat tersebut untuk dirinya sendiri, begitu pula mengamalkan semua hukum- 
hukum dengan berpijak terhadap pendapat ulama' yang dapat dipercaya dari beberapa ulama'. 
Seperti imam Al-Adzro'l, Al-Subuki dan imam Al-Isnawi menurut goul mu'tamad ". 


Sl ol dio 212 1 doa 2 sll sal lol dala 
bis Anal add UbR6 93 )agkally celaka Gp JAS CNUSI Wi3 BSI J5 Ulas y| dll alas (Rel) 
ae dll yu35 Bu3 Gal Ab UBS 383 sda 5133 )ghall Jnltag bal 49 lk ygtoituali S3 ISI 
SS Sban Alia Ol jd So dbul & ,ls JB - JB dl - Sl ADI Kalo “angidall G0 S3 
Alaggil #slgSll 5 ESlalls Gas Sc K5YI3 HS Una Lal 393 -Jlall ab yo BEI JS 


Ketahuilah, Semoga Allah memberkatimu "Sesungguhnya masalah memindah zakat terdapat 
khilafiyah diantara ulama' . 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOOH | 2157 


Menurut Pendapat yang masyhur dalam madzhab syafi'i adalah melarang memindah zakat pada 
daerah lain, apabila pada daerah tersebut ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. 
Sedangkan menurut mugobil masyhur yang memperbolehkan memindah zakat, itu adalah 
madzhab imam Abu Hanifah ra, dan segolongan ulama' dari para mujtahid, diantara mereka 
adalah imam Al-Bukhaori... 

Menurut pengarang syarih (Al-@ostholani), menurut dzohirnya ibarat diatas, bahwa pengarang 
"I'anah Al-tholibin" memilih memperbolehkan memindah zakat dari daerah harta zakat, itu adalah 
juga pendapat madzhab Hanifiah. 

Sedangkan menurut pendapat yang ashoh madzhab Syafii dan Malikiyyah tidak 
memperbolehkannya". 


"SGJI js diSo US JI DL 59 106- 105 Uno yimuoll dya, 
al JB La 83 AA Gala Je wb jga gas oU8l9 SE J5 533 A6 Udsall 69 KJ 
Jne Gl JB 0g skala AI GE sulsll ali3 subgall p5USIS Lu, pSA JS ISI )bkall 3d3 do536 
5 aikul 355 sll Jlgal 20 sabNI ME 8 5ball SET Jis SN (JS Alus) NB 4333 

JB Sill mosalb JB ag JS Laga v6 TS Ula ala da2 A3 saga 0 O5D lo Oills ASLI 


3 A20 Ela 3 K3 J3 Lulu OS Ul dlu DB GS Ul Sd 063 asi Iso gd 43 Ill Jasll 
NA (asa AL sal apa Sl Real al las Bb 


Pendapat madzhab (syafi'i) yang paling unggul tidak memperbolehkan pemindahan zakat ke 
(daerah lain). Sekelompok ulama memilih di perbolehkan pemindahan zakat, seperti pendapat 
Ibnu “Ujail dan Ibnu Shalah. Yang lebih baik menurut Ibnu Makhromah adalah (kebolehan 
memindah zakat) untuk daerah yang dekat. Pendapat ini juga di anut oleh Imam Al-Rauyani, Al- 
khathabi, Ibnu “Atig dan sebagian besar ulama, maka boleh mengikuti mereka itu. 

Menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i yang lebih shahih, tidak di perkenankan memindahkan 
zakat (maal) dan (fitrah). Dalam karya Tuhfah dan Nihayah terdapat pengecualian untuk tempat 
yang berdekatan dan masih dianggap satu walaupun berada di luar perbatasan. 

Daerah tempat perputaran harta merupakan tempat pengeluaran zakatnya. Hal ini jika menempat 
di suatu tempat, sedangkan kalau bepergian, maka boleh mengakhirkan zakat sehingga sampai 
ke tempat yang di tuju. Dan daerah tempat terbenamnya matahari dan orang yang berada di sana 
merupakan tempat pengeluaran zakat fitrahnya ". Wallohu a'lam. (Rz) 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Tambahan ta'bir dan ibaroh pada masalah naglu zakat dalam beberapa kitab : 
Al-Umm , Raudhoh al-Tholibin , Majmu' Syarh Muhadzab , Al-Bayan , Fathul Jawwad , Minhajul 
@owiim , Al-fighiyyah Kubro , Mughnil Muhtaj , Tuhfatul Muhtaj , Al-Hawasy Al-Madaniyah , 
Hasyiyah Bujairomi , Hasyiyah Sibromalisy , Hasyiyah Jamal , Shohih Muslim , Syarah Imam 
Nawawi , Shohih Bukhori , Fathul Baari , Al-Figh 'alal Madzahibil Arba'ah , Al-figh al-Islam wa 
Adillatuhu. 

Baca juga dokumen terkait : BATASAN JARAK JAUHNYA NAOLU ZAKAT YANG DILARANG 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/823256887697121/ 
www.fb.com/notes/931425606880248 


2742. KUDA DAN KIJANG TIDAK WAJIB DIZAKATI 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2158 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Addin Almesuji 
Assalamaualaikum, maaf pak mau tanya niki kuda, kidang dll yang sebangsanya itu ada zakatnya 
tidak ya ? terus kalau ada zakatnya berapa ya? 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 
Selain dari onta sapi kambing tidak wajib dizakati. Lihat Fathul wahab : 


DU gada oya rp 3S IG UU SL NS Ilaab Ling Dul el Op gala sleka JU 


Apa sebabnya demikian ? Karena memang tidak dianjurkan oleh rosul... Sebagaimana riwayat 
imam bukhori muslim. 


Kyi tao JI Ol malagkia SIULA pb Aap daa Yg One0 3 eka! AE Gaal 
2 Herman Syah 
141 2 32 ani LSI ala 3 OLI 
Leah BE GII Oerba Wang IAI OI id JAN JI Gaga ASIA VI R3 Oo EA. 
2 Ghufron Bkl 


Betul, kuda, kijang dan hewan selain unta, sapi dan kambing tidak wajib zakat kecuali hewan- 
hewan selain unta, sapi dan kambing tersebut diperdagangkan maka wajib zakat tijaroh. : 


ad BS NG CBN, Aid oma WAN easily Ie) Jd el pidly jd 3 HYI BEI Daeng Je Opal HA. 
ON Geng € all 
AYU Sop ola BS Ah ang VI y AAU Ja Bolemal LSP ISI S3 3 Utyorg pas Ja, 


Penyebab wajib zakat pada 3 hewan di atas (unta, sapi dan kambing) karena banyaknya, 
berkembang biaknya dan banyak dimanfaatkan serta hewan-hewan tersebut termasuk hewan- 
hewan yang dikonsumsi. : 


AJANY JII LIS ngk SSL Bag aro BU US ga US pas 3S UE 3S WS Lanal 3 sal, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/575960512426761/ 


2169. SIAPAKAH MUALLAF ITU ? 
PERTANYAAN : 


2 Chaya Maymey 

Assalamualaikum wr wb ..., izin bertnya .., 

1. Mohon penjelasan mengenai yang dimaksud MUALLAF ... ??, 

2. Siapa saja orang yang bisa dikatakan MUALLAF dan sampai mana batasan orang bisa 
dikatakan MUALLAF ... ??, 

3. Apa semua MUALLAF , bisa masuk kategori yang boleh diZakati ... ??, mohon pencerahannya 
..Wassalam .. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2159 ) 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikumussalam. Jawaban untuk semua pertanyaan di atas : Mu'allaf adalah orang yang baru 
masuk Islam, atau orang yang berpengaruh, atau orang yang hidup berdampingan dengan orang 
kafir, dan atau orang yang hidup berdampingan dengan pembangkang zakat. 

Dan mu'allaf itu ada dua macam: Ada yang dari orang muslim dan ada yang dari orang kafir. 
Maka dengan demikian mu'allaf yang dari golongan muslim ini ada empat bagian : 

e Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, dia diberi zakat dengan tujuan 
agar imannya menjadi kuat. 

e Orang yang masuk Islam dan keyakinannya sudah kuat, akan tetapi dia punya kedudukan 
mulia di hadapan kaumnya, sehingga dengan memberinya zakat akan menarik kaumnya 
untuk masuk Islam. 

e Orang Islam yang hidup berdampingan dengan orang kafir, jika dia diberi zakat dia mau 
menjaga keselamatan kaum muslimin dari serangan orang kafir. 

e Orang Islam yang hidup berdampingan dengan orang yang membangkang untuk membayar 
zakat, jika dia diberi zakat, dia sanggup memaksa mereka membayar zakat. 


YIY daa Ig - ind Aam Up Sama - plai Al BlI Ja A EBYI : 
Sloba - Ula gld Al gaga? map apk ay Willie gaga) Lula gisit canad Ask Ia yes lala Ig Lacy Lala gita Bo Nala Sad 3S 
Sd Bad Si sin Jeda Lala La ye Ig SA LAS y Lay abi Lag SEL) Dg saling JSM dea Usuwaley NYA op Lial sebal JA Sl 
adal gasal Ia 903 clan Lay ma aan IAIN 85 3J Wal gp ani) As Jedale lalai lalai Ubga sma gJ lo Ea) Uwaitay NY slayye Lal anal SD 
55 ya Aygaal Asi Sal d3 Jala ) Sdkaga. 


SA Ya, 1/192 : 
Wear Ula La gld AI paga IDLA IS pa s1 San Ustad Haga danbo 3 YoniiaUA Al gaga glba plak BI papa aa pal sawala gi) GSEL ) SD mala, 
USG) ey WS D1 20k Kipas BJ sbb gi say Kaya Jaan Ing Ya 0 )) 3 Marola AI Laigl gilunnye Lis Y aa goy Kasi ALA 
Yo UK Sal Bo le) Maa gal ey AA USA) glligg (hp UK SA gaada biak bedakan any Slop MYanla miamail gia JJ AM jl lela 
sial 2 giaa PD Era tan a81 3 8 Yasa Iiliga HERI Pn sia Li gl 9 Jaa Wo lee Hy 3 & K dyaga Dal silliga lada 36 yaa 
gs 9 keda gl 2 AA alga Ig sama gl W jSls sy tiang gada laga mb 


Dan di kitab al-Manhaj al-Gawim Mu'allaf itu ada 5 bagian, selain dari 4 bagian yang sudah 
disebutkan di atas, di sini tertera : 

Dan orang yang bisa melindungi orang-orang muslim dari perbuatan buruk Ahli al-Bughat (Pelaku 
Makar). 


Ia gan ged (LAILA - Uaiggr Ui ya ai ye Wairod Uas jari Nesia , 1/283-284 : 
ea Balap Lgu B1 saga ap (ika "ad naa uk 3 2 IN ala Asas Sta IE ke am 3 “ai Ge BRA Jeda 
asia A 3 ya SA) sa ag Td 3 L Aa — kelak ILa gk—a sehun Issulasl Ia Yy Say 3S As Ibaxtaa 9Ya Ing 2 
USG SB) Y kllx 3 Ba po dna an) IS Sila gila) gilnsUS gim yaa Sal JI sarat pay ary suga Bata" Yg as ta 3 Y Sbs, 


Sedangkan mu'allaf yang dari orang kafir itu ada dua bagian : 
A. Orang kafir yang diharapkan masuk Islamnya. 
B. Orang kafir yang dikhawatirkan perbuatan buruknya. 


Dan mengenai pemberian zakat kepadanya terdapat perbedaan pandangan: Menurut gaul ashah 
tidak boleh diberi zakat. Dan menurut mugabilnya boleh diberi zakat. 


YAA Amal 1 - - Gasill pall aa - na 
Lal lasla Kara) Sal) Inai ILa led aa yoy mala Ky Sal) susal), j sal SIP Ika lo4 An A9 Ka Ui Mia 


ala sala sanga Sal IS jil AI Masa Y. AY AA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2160 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BJ ba and BA BU 3 SS para Ulasan yalalgal: bangsal sala g0y Maa jagal sel II srt ibn melo .aiga 

Ust a3 Y mada gp Lal AS p Mana paed Ula glalasl coy Umanis al Us Dls MA ola gaalo kelola sar Saga Uta SSL) alSI Ja 
Ala Ma AA Aa ale KE (ar AN RIO, 

Aly BIA sala g eda sagy sal Ulanale $Y seba ey at) USUS ADI ANA Ll AS) awas AJ U jln, gLiU ) snwaga Io Liga Y sela ge lawak 

2 Lala IV Iya Jd lamlay yA, 3 lela 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/590710134285132/ 


2772. NIAT DAN DO'A MUZAKKI SERTA MUSTAHIA 
ZAKAT 
PERTANYAAN : 


2 Al-fagir Fi Sabilillah 
Mohon bimbingan untuk niat zakat fitrah dan fidyah beserta doanya, karena saya menjadi amil 
zakat. terimakasih 


JAWABAN : 


2 Nur Hasyim S. Anam 
Niat Zakat Fitrah : 


Is A3 (lepas gai) 2 Jai aa CA he 
Saya niat mengeluarkan zakat fitrah (sayar/istri saya/......) fardhu karena Allah ta'ala 
Doa Menerima Zakat Fitrah : 
Ganga Las OS us lab WS dan, cnaast Las ASI 


2 Abdullah Afif 
Doa Pemberi Zakat : 


- 0g. 9G 9 0d. 


Ya Rabb kami. terimalah dari kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui 


Sumber : 
- Kitab Al Adzkaar, Imam Nawawi, halaman 188, maktabah syamilah 


Alat AN GA) SA SAK No GB ES OA YP Gia PG BA Kia 
Disunnatkan bagi orang yang memberikan zakat, shodagoh, nadzar, kaffarat dan sebagainya 
mengucapkan do'a : " Robbana tagobbal minnaa innaka anta ssamii'ul 'aliim ". 

aa laba Up: tan aloe abi 
Ya Allah, jadikan zakatku ini keuntungan dan jangan Engkau jadikan sebagai kerugian. 


- Kassyaaful @inaa' , Syaikh Al Bahuuti, 5/293169 , maktabah syamilah : 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2161) 


3 20 5. 03 S0. 2020 2 0 22 04 0 £ 0. 0-0 @3g La 9 2 02 20 3 0 Io 03.0 . 0 3 
Ot $ Jab) Tkakin ( Lajaa Lela Uy ) pat (SI ( Unika Uglaoel melil ) BEI Cat ( Lenio Ain Padi Jia Ol entus) 
OI Of al Via UG BSI pandaet Bp) JG pln ale AI Lo Al na Gal PS ABE yak KS masa : 


» 0 0 Para 0 0 . X0 Ac. E-00 2020... #90. 90-09 929 
SAPI daly) oya doel pal ly) Layka Laluna Ug Lasia Lelaori eelll 


Ketika memberikan zakat disunnahkan membaca : “Allaahummaj'alhaa maghnaman wa laa 
tajalhaa maghramar?. 

Karena hadits Abu Hurairah, bahwasanya Nabi shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : “Jika 
kalian mengeluarkan zakat, janganlah kalian melupakan pahalanya dengan kalian berdoa: 
“Allaahummaj'alhaa maghnaman wa laa tajalhaa maghraman”. (HR. Ibn Majah, termasuk riwayat 
al Bahtariyl. 


Doa Penerima Zakat : 
Camial Las STA oa Ob alan Gas Las A1 ST 
Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dalam apa yang telah engkau berikan, dan semoga 


Allah menjadikan apa yang engkau berikan kesucian bagimu, dan semoga Allah memberkatimu di 
dalam harta yang telah engkau sisihkan 


Sumber : 
- Al Muhadzdab, Imam Syaerazi, 1/169 , maktabah syamilah : 


Cak Us Ud B3 Oya Ul date Clash Uas MI SAT Ii Ol at) ata JG 
Imam Syafi'i berkata: “Aku senang orang yang menerima zakat berdoa“aajarakallaah fiimaa 
a'thaita, wa ja'alahu laka thahuuran, wa baaraka laka fiimaa abgaita”. 
- Fat hul “Aziz, Syarh Al Wajiz, Imam Rafi'i, 5/529 (maktabah syamilah) : 
Sa AAA oa mb Uilalan Kejari Lai A1 ST S3 tab da en Ju 
Imam Ghazali berkata: “Disunnahkan untuk mendoakan pemberi zakat “aajarakallaah fiimaa 
a'thaita, wa ja'alahu laka thahuuran, wa baaraka laka fiimaa abgaita” 


Aalh It 3, 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/627024853986993/ 
LINK TERKAIT : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/627634307259381/ 
2800. ZAKAT DENGAN HARTA CURIAN 
PERTANYAAN : 


2 Arif Rahman 
Bagaimana hukum zakat menggunakan harta curian ? 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2162 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YoY - YoY Zat Ag - Gas HS on -£ adi: 

Bg IU Wa IS Ia S9 Bona NY ln la ema IX am ala 3Y SUS 3Y jak SEL 3 ALA ily Slop al Hae Al ya am Ja nya 
ba IA Ip BO AD | Je K2 CG AA 3 ISA ASM) 1: : Je 

Ijah Ungu Nop laila dg yoo YA san ya AA LSM SI IL, 


Sub Bahasan : Imam al-Ghazali berkata : Apabila ditangan seseorang hanya ada harta haram yg 
murni maka tidak ada keharusan untuk berhaji, mengeluarkan zakat, dan tidak ada keharusan 
untuk membayar tebusan yg bersifat hartawi. Namun apabila harta syubhat itu bukan harta haram 
yg murni, maka wajib atasnya untuk melakukan ibadah haji jika harta tersebut masih dalam 
kuasanya, karena harta tersebut dihukumi sebagai miliknya, begitupun sisa hartanya. 


Ini ada keterangan dari Ihya yang jelas menyatakan tidak sah bersedekah dg harta haram. Dan 
dalam hal yang dipertanyakan bisa disamakan dengannya. 


Jsule olga Ly F2 91: 
AL aaaiYg ) yan Leiia da Gamal! 3 al ya Awara Gis AI Jend 8 pal liSII Ga A3 


Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat itu haram, dan mensedekahkannya juga 
tidak boleh dan tidak sah. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/627496603939818 


2808. APAKAH PONDOK PESANTREN WAJIB DIZAKATI ? 
PERTANYAAN : 


2 Azka Wisudawan 

Assalamu'alaikum... Langsung saja ya,.... Mau tanya ditujukan kepada pak Kyai sama Bu Nyai 
KTB (PISS-KTB) !!! Pak Yai dan Bu Nyai KTB (PISS-KTB) kan punya Pondok tu, apa Pondok itu 
juga wajib dizakati ??? melihat dari realita bisa beli mobil, tanah, bangun rumah dll. Silahken Pak 
Yai dan Bu Nyai KTB (PISS-KTB) jawabannya ??? Maksudnya apa pemilik pondok wajib 
mengeluarkan zakat atas dana yang terkumpul selama satu tahun dari uang para santri gitu..??? 
dari uang santri itu kan selama satu tahun bisa jadi sudah mencapai batas wajib zakat mal. 
monggo...??? 


JAWABAN : 


2 Duku Adam 

Wa'alaikumussalaam, Pondok Pesantren itu bukan dagangan, bukan bisnis, jadi tidak wajib 
dizakati, masalah kiyai dan ibu nyai punya mobil atau rumahnya besar itu bukan karena 
pondoknya, mungkin beliau itu punya usaha lain, seperti beliau itu pedagang, atau mungkin beliau 
itu petani yang lahan pertaniannya itu luas. Atau mungkin beliau itu naruh mudal di salah-satu 
santrinya ... beliau berdoa kepada Alloh santrinya yang berdagang lancar karena kedekatan sang 
kiai kepada Alloh... Nah... kalau harta dagangan milik peribadi seperit itu wajib dizakati, kalau 
pondok pesantren apanya yang mau dizakati...he he he 


? Ibnu Al-Ihsany 
Nah loh zakat apa ? tijaroh, Iha piye kok biso dikongkon zakat lho. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2163 ) 


AadLSJI Uilale CAS uya Stan Cagakony Jaunt Co glano Ragil! Co Filan RV yaeliSasAN Jiluhi 3 Segel 3 xi 
asalkan pal Pai Go AAL Gg AA Gi Gymen HGU Gr aj Ur pehli Un HiPal dakA ADI 0973 yag 
aa 

IAI 9 Kail £ SI Ud LI Ara Jl yA NI ag JW SS — OMA 3S 9 Jle 3S $ Olah 4 CI ella 

Alta LS Pil 3S Ag COM 3S — YOdahiy HE Ce pimdlg Cabai Gaye. 


Pembagian zakat 
Zakat ada 2 (dua) : Zakat Mal (Harta) dan Zakat Badan. 
(1). Zakat mal ialah 6 harta yang wajib untuk dizakati antara lain: 

1. Binatang Ternak. 

2. Emas dan Perak. 

3. Harta Dagangan. 

5. Barang temuan (harta terpendam emas dan perak). 

6. Sumber pertambangan (Emas dan Perak). 
(2). Zakat Badan yaitu zakat fitrah. 
Tak ada yang masuk untuk pondok pesantren.. Orang juga tidak memperdagangkan santri. Jadi 
pondok pesantren tidak wajib dizakati. Kecuali kalau ternyata mempunyai modal dan digunakan 
untuk berdagang maka dagangan itu yang wajib dizakati. Atau mempunyai beberapa hektar 
sawah, maka hasilnya sawah yang berupa zuru' atau tsimar nya yang wajib dizakati. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/625891480766997 


2811. HUKUM HARTA ZAKAT TA'JIL BILA MUZAKKI 
WAFAT SEBELUM WAKTU WAJIBNYA 
PERTANYAAN : 


? Ahmad Bayath 
Tolong sundulkan dalil kewajiban mengembalikan zakat yang didahulukan apabila yang berzakat 
meninggal sebelum sampai waktu kewajibannya.. terima kasih. 


JAWABAN : 


2? Yupiter Jet 

Seseorang (sayyid) yang telah mengeluarkan zakat untuk abidnya (ta'jil) sebelum maghrib 
(sebelum wajib zakat) kemudian si sayyid meninggal, maka kewajiban zakat si abid pindah ke ahli 
warits (si sayyid). Adapun menurut giyas, maka zakat (yang dita'jil) dari muwarrits (yang 
mewariskan) itu (bisa) diambil lagi (oleh ahli waris) apabila penerima zakat mengetahui bahwa itu 
adalah zakat yang dita'jil. Jal-bujairomi ala-alminhaj 5 / 2631. 

Referensi : 


3 20.0 -I- 8 -0go — - 0 o-- 290 0 4 33 -.. L 220032 0 30. - @43 330 - 0. o- ..0 ago. aga. 03 

€ AI yag eU JB pepale FLA pny Eny dl JAN Pali Lala 3 Kay Jah oakan Bohas esa oya Ol On 
B- 0 3 0-0 0. 0c-- Na LIA 9 0. . 9 P-h0 3. 0 - -0.. - 0. 
dina kl Da AS Ana BE ET AI pda Ol Oya eat Lp May. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2164 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/626881130668032 


2812. HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ANAK 
YATIM 
PERTANYAAN : 


2 gu ui ac mall 

Bolehkah zakat diberikan kepada : 

1. Anak yatim yang belum baligh 

2. Anak kandung sendiri yang sudah baligh 
3. Orang tua sendiri yang miskin 


JAWABAN : 


2 Ahmed Machfudh 

Jawabannya tidak boleh, anak yatim tidak mendapatkan bagian zakat, yang mungkin boleh adalah 
orang mengasuh jika memang tidak ada halangan untuk menerima. untuk kedua dan ketiga, ada 
persyaratan jika keduanya tidak ditanggung oleh seorang muzakki. jadi kalau anak itu atau orang 
tuanya itu masih ditanggung kehidupannya oleh seseorang maka tidak diperkenankan untuk 
diberi. ibarohnya: 


ASI abakiy pil yag y Andy Kama gl JL ARI ad BEI & Sona OT Ed Ui BSI AA mai Y op Ola 
187 j2 OYI OST 3 PSI A35) Rawan (3 Led mag oyag Al SA pb yag 


Anak yatim dalam alguran tidak termasuk asnaf yang dapat menerima zakat. Lha sekarang, 
seandainya orang demokrat seperti nazarudin mati, punyak anak yatim, apa benar memberikan 
zakat kepadanya? jadi dengan ibaroh di guran tentang asnaf itu kan jelas tidak dapat bagian. 
ketika saya menjelaskan ini, banyak orang yang menentang, namun setelah saya berikan contoh, 
mereka akhirnya menyadari. Kalau toh seandainya anak yatim itu karena fakir atau miskin, maka 
yang diberi adalah karena fakir dan miskin. hal serupa juga untuk guru ngaji yang 
mengatasnamakan fi sabilillah, itu tidak bisa. kalau alasannya, kasihan pak, guru ngaji kita kan 
orang tidak punya! Iha itu termasuk fakir atau miskin. di masjid-masjid yang saya memberikan 
pengajian, jamaah saya jelaskan bahwa memberikan zakat kepada saya tidak sah, karena saya 
tidak termasuk asnaf delapan. 


Jika seseorang sudah tergolong ke dalam asnaf yang delapan, perlu ditinjau lagi apakah ia 
termasuk terhalang untuk menerima zakat atau tidak (dalam ibaroh kitab yang saya tulis adalah 
"bayanu man Ia tushrofu lahumuz zakatu) yaitu orang kaya harta ataupekerjaan, budak, bani 
hasyim dan bani mutalib sebangsa habib, orang kafir, orang yang nafakahnya ditanggung oleh 
muzakki (misal pembantu yang tinggal di rumah majikan, orang tua yang ikut anaknya, atau anak 
yang ikut orang tuanya, atau adik yang ikut kakaknya dsb), dan keenam adalah orang yang 
mentashorrufkan zakatnya untuk maksiat. 


Jadi aku tetep berpedoman kepada kitab yang tidak mengesahkan zakat kepada anak yatim. 
Kalau anak yatim/jatim itu kaya, ditinggali harta banyak, kenapa harus kepadanya? yang boleh 
diberi adalah orang mengasuh anak yatim, selama orang tersebut berhak menerima zakat. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2165 ) 


2 Nur Hasyim S. Anam 

MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ANAK YATIM itu BOLEH dan SAH menerimakan zakat pada 
yatim piatu apabila mereka memang termasuk salah satu delapan orang yang berhak menerima 
zakat seperti keberadaan mereka memang fakir miskin dan tidak keturunan Bani Hasyim dan Bani 
Muthallib menurut pendapat yang shahih. 


? Jaa Zaidun 

Kalao alasannya hanya karena ke-yatim-an nya maka tidak boleh. Untuk 2 &3, tidak boleh kalo 
alasannya hanya karena miskin. Karena kalo ortu miskin maka anak wajib menafkahinya, jadi 
pemberian pada ortu miskin dari anak ato pada anak miskin dari artu statusnya adalah nafagoh. 
Beda halnya kalo ada alasan lain, contoh ortu jadi amil zakat ato ibnu sabil, maka anak mmberi 
zakat pada ortu Sah, karena saat itu si ortu tidak miskin jadi tidak masuk pada "man talzamu 
muzakki nafagotuhu" ia brhak dapat zakat karena jadi 'amil zakat nya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/627338767288935/ 


2813. HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH HANYA 
KEPADA SATU ASNAF SAJA 
PERTANYAAN : 


? Muhammad Irhamna Irhamni Alwarog 

Assalamu.alaikum. Mau tanya, di daerah saya zakat fitrah diserahkan pada satu orang ketepatan 
takmir masjid beliau juga trgolog salah satu dari 8 asnaf . Pertanyaannya apa boleh zakt tersbut 
tdak dibagikan kepada asnaf yang lain / diambil sendiri ? mohon penjelasannya dan sumber dari 
kitab apa. Suwun 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalaam, jawabannya boleh, lihat kitab Majmu' Lin-Nawawi VI / 144 : 


J9 claS Jl GLS pel LiludNI Ol Lg9 no L92g lbuol 9gog wedi Lidia Jail BIS :lolg 
Ldio Jadi 9 lulbuol Alisl9 UII 98 lagulrg SI AI yo SS all 199 0 3921 : SSI 

Sl Lo 3 95a SSI Ul dc Lulwol Gsilg sll yo HNS Jl Moi Simo J3 «5 Sl 
wiSluollg sl,3all ye Ino yo SG sJl axis Howoll 3195 98 Isilisl9 cSluoll yo gl selgall yo GL. 
gl cwo 9 So alel dis Iga 2 1 Yao US Lio SI yo SIS all 310 5192 2ggoall uc KS 
Sgioll 9 Wu all» 9 KE gan» M3 duliS 93 mloladl J9 95819 Kuku» Ho og su ml g cuba 
SoSlbuddI 395 1 s3 wall JG WSluollg elyidll 4& yo SB all Sab ori yS all bia Y ul 

ul Du ac oo 83 S Sbb ag :JB @ilito Lila 40 gl Lino Yo usil Gb sll 43 X0 

dg 3 AS La Slud3l os elwlg alodl aj elu gl alodl Jl 19285 3 JB anis HS jali Lg au 
89 mula OliSl9 » gus mall ADS IS “rol Sl all yo SG Gdl le9.10 ello bb Mag cwosill jau 3 
up S3 sal sal bu ul 9: SE Jl JB ybs Lulsuol yo dcos uc K3 . Sold Jos Wall 
snl9 Kas ol Jill S3 3x0 392 Ul lg oli 98 Joia SL will Glbul Li gow ul Ul 
diSoy Ul Alil8 Lgi 1939 . «S5 Sud KdS0 Lulbuol 9 IluD AI Oleuil 929 LdAOl 99 pegi! 
ag Iloill alaso li Jb ulas 00 23 Ao yo Lu A93 LAting TJ jiSi8 0 4£ BIS R0 Lg205 
ul Galy9 lu dll 8 ud A0 3 Aula Ain Upotas S Old Luv ap) Jl IS9 Sal J9 Jaa 
do 59 nekad al alodl 353 ISI lol cabSg gl Jlodl D7 3S JI 53 Isl AS Isp. del Wlg . «& shuVl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2166 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


utan IE Na agio Ho J5 3954 V9 panai Sud dl Jlg01 21533 Bl Guo 
bno Jp NU bo tu S9 pas oli JSI gl Unas 2S 39 S5 9 yes oli ang Ja) 25) 9 Lou 
AN AA Ea 


Ibaroh itu lebih ditujukan kepada 'amil dan atau lembaga lembaga pengumpul zakat, saat 
membagikan zakat. Inti ibaroh diatas : Jumhur Ash-hab Syafi''yyah memang mengharuskan 
pentashorufan zakat fitrah ini kepada semua ashnaf yang ada, ini kita bicara jumhur. Namun 
menurut Kanjeng Imam Al-Ishthohri boleh zakat fitrah ini ditashorufkan kepada 3 masakin saja 
atau kepada tiga orang individu dalam satu ashnaf ataupun dari 3 ashnaf yang berbeda, pendapat 
ini juga didukung oleh jumhur ulama , terserah mau ditashorufkan ashnaf yang mana saja bebas. 


Namun Imam Ar-Rofi'i pernah membaca tulisan Al-Fagih Abu Bakr Ibn Badran, yang dalam 
tulisannya beliau mengatakan sesungguhnya beliau mendengar Gusti Kanjeng Syaikh Abu Ishag 
Asy-Syairozi dhawuh ketika mengutarakan pendapat pribadinya bahwa : menurut Gusti Kanjeng 
Syaikh Abu Ishag Asy-Syairozi diperbolehkan mentashorufkan zakat fitrah hanya kepada satu 
orang Saja . 

Berikut cuplikan inti ta'bir dari ibaroh di atas : 


PAN 3S Bro jab at alay Oolenl 3 Jia Sl bd Bb UP asi ih Olah op R gd ai 2 cab 3 EL Ju 
Bln YI liat gong ad 3 geeakiy Joely yaus dl 


Namun bila yang zakat fitrah itu adalah perorangan langsung diberikan kepada mustahig maka 
boleh sekali mutlak. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/627456233943855 

2817. ZAKAT TIDAK BOLEH MENERIMA 2 BAGIAN 
ZAKAT SEBAGAI AMIL SEKALIGUS MISKIN 


PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, mendadak dan penting katanya amil yang fakir miskin bolehkah mendapatkan 
2 bagian dari zakat ? 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 

Tidak boleh satu orang memperoleh 2 bagian atau lebih dari predikat mustahig yang berbeda 
kalau zakatnya berasal dari 'amil yang sama. Namun bila seorang fagir merangkap juga sebagai 
ghorim, dia diberi zakat oleh 'amil atas nama salah satunya (fagir atau ghorim) lalu zakatnya 
tersebut digunakan untuk bayar hutang maka dia boleh menerima zakat lagi atas nama sebagai 
fagir karena sekarang dia memerlukannya. 

I'anah At-Tholibin II / 220 : 


AS dara Y ag LP eri AAS ASI Lah Ge—iaal y Chad rate (SI (Tanya JA edan Yo 2) — 
pb Jab uh la jus SP Riran SAI yag Cinan Bel oya nela Of 3 gem LS oya Ul LAU, SS 
dp — Span — Ol Las JI Elsa Je— csi 203 Ae Jala Ist ol tai) 1 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2167) 


— AI AAN ABS IS AI Ili—aaal kedap Ae yag Ada aa ClpA B2y EM peta Yg VJ 
CA Ie Of Kami RI — Hbd naik SY — HB DG — 4) 3, (bai Wa Bel 3S ya danny 
And3 Lah Jet VI ya Lo) mita 0g de | JU Ol CAN Jai To ny tep ola Oa Aaj 
3 pat SU 5 Spa ja pi caaly 

fokus : 
2d-ly 8S up dg — 4 ah AJE 3s WM Oei let A4 yag Hata la Ck sj 
API — HI 3 AI, bai Wal 
Kalau yang di masjid masjid itu bukan amil resmi, hanya panitia pengumpul zakat, jadi tidak 


berhak mendapatkan jatah zakat.Dia akan mendapat bagian atas nama fagir / miskin saja, tidak 
sebagai 'amil. Referensi silakan cari di dokumen. 


2 MeDi Al-Murtaja Rohmata Robbi 
Ini ikut nambahin ibaroh yang selaras dalam kitab Raudoh 2/329 : 


Lagu dala Wlumh 1 Web da ae: epuel ob ad $ Jnis Waah af Lap Tara Jd Ulik gabus 3 mar 
Ha AINS SEYULA Jana Laga? Hilir Of) Wluoeh das Unika! ator AI Of SJ, ISA dil: GW Gal, sla 
9 AAS SY. Laga) Uteh LARI 9 II aa LA PAS. La) Lagi Oli LAY dani Ronbual PAI 
CD Io yaaa AISI Abal pl Jane Gentan EN 2 pel Jalal dah Lol de selu . Ole y Isis Jali OSG sll Us ob 
Va VI UISP 2 hai mbl JB 1 Celia las Ady Ulat, jer Uratat eUanYI Vj por IS yilory day SI 

Ap NB Vid di doel Ag (ia MB UE SG ola UP AS 3 ad Juan La daelas ega della Of ALS OS AU Ia 4 Ka 
JA). abe OV MY LAS ga ya Glee ya 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/628778183811660 


2869. HUTANG TIDAK MENGHALANGI NISHAB WAJIB 
ZAKAT 
PERTANYAAN : 


2 Syamsuddin Muhammad Nur Aini 

Assalaamu 'alaikum warahmatullah. Kami punya usaha dagang dengan harga modal barang 
barang kami kurang lebih 400 juta. Kami masih mempunyai utang kredit mobil lebih kurang 75 
jutaan. Pertanyaan kami,jika sampai masa kami mengeluarkan zakat barang dagangan kami, 
apakah kami membayar 2,5 persen dari 400 juta, atau dari 400 juta dikurangi 75 juta (325 juta). 
Pencerahannya dimohon ! Kalau ada nas jelas dari kitab, mohon dihadirkan! terimakasih dari 
kami, dan semoga dapat pahala dari Allah. Aamiiin. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam madzhab Syafi'i, hutang tidak menghalangi 
kewajiban zakat.... Ta'bir sebagaimana dalam kitab Mughnil Muhtaj 1/411 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2168 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yel Yw— OST el yaa ( ry NI Y) 


WA LAA YAMNA'U ADDAINU WUJUUBAHAA..... 
Jadi pengeluaran zakatmya dari 400 juta, karena hutang tidak termasuk penghalang (pengurang) 
nishob zakat. 


2 Ulinuha Asnawi 
Nyumbang tambahan ta'bir dari TUHFATUL MUHTAJ FII SARHI MINHAJ 13/22 MAKTABAH 
SYAMILAH : 


II EN j3 Ae HA PU Ade AE Li ag aa ja BA AO 
bila Abag JUN ada LP ah Ud 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/672933642729447 
2920. ARTI AL-MUWASAH DALAM MASALAH ZAKAT 
PERTANYAAN : 
2? Haris Jaya 


Assalamu'alaikum war wab. Ada titipan inbox mohon jawabannya dan penjelasannya pada semua 
mujawwib dan admin piss-ktb 


@ go 22 23000 3 0-0. - 0 0 -. 0. 230 $ -.. 2... - NI 22 30.0 3 2 3 & 9 3 
Ig Is Legit SAI Tang Jul SNIS DU Lain JS Bela 31 J3 (Latah Ha Ss Jl U Kla bat) 
o- m.. 0-0 9 2 20 0 20. 20 0-0 B0. X3 8 So. o- -—. 30 3 LI. 3 9 
dani  slas Dana Uya Petani 4 lali Tati uya KAA IAI Lai Jy2dy Blue pad! Jarou U tekad! Oya L of 

Apa pengertian muwasah di sana kang, syukran 


Sdousll ) gio 
Wassalamu'alaikum war wab...... 


JAWABAN : 


? Rampak Naung 

Wa'alaikum salam. Al mu'wasah, adalah kesejahteraan atau keberlangsuman hidup atau 
kemakmuran. Zakat diwajibkan bukan karena menindas para orang kaya tapi untuk kelangsuman 
hidup dan kesejahteraan. Dan itu semua ada pada nishob bagi harta berharga / berukuran banyak 
. Bukan haul / tahunan. Kalau kewajiban zakat hanya pada tahunan / haul bukan nishob / jumlah 
ukuran harta, maka tujuan disyari'atkan zakat tidak terlaksana, yaitu : kemakmuran. 


cai ang Jl dl Jlo 48 NI 53 Sus all lg Bal gall sus 2S ll Gl 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-2744&idto-3038&bk no-53&1D-413 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!piss.ktb/703460373010107/ 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2169 ) 


2980. HUKUM ZAKAT DIBERIKAN KEPADA SUAMI ATAU 
KERABAT DEKAT 
PERTANYAAN : 


? Zeze Anggre Yani 

Assalamualaikum wr wb, mohon pencerahannya ustadz/ah, 

1. Apa boleh seorang suami menerima zakat dari istrinya sendiri ? 
2. Zakat itu yang paling utama dikasih sama siapa ? 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
1. boleh 
2. kerabat yang mustahig 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam. Ya boleh seorang istri memberikan zakat pada suaminya ataupun sebaliknya 
jika suaminya (atau sebaliknya) termasuk dari bagian golongan yang berhak menerima zakat. 


106 0 cad jin! Ray : 
UNS Hand loe Ong agan AN SI yng Ja HP yf Yama | pp) Cab pt Aan UAS) ya Leonaj sat doel) 


— AI SI Cu 


Dan bagi seorang istri (boleh) memberi suaminya dari zakatnya, dan sebaliknya sesuai syarat 
pemberian zakat. Dan boleh mengkhususkan semisal kerabat (dalam penyaluran zakat) bahkan 
hal demikian dianjurkan, karena menyamaratakan pembagian zakat di antara perorangan dari 
golongan yang berhak menerima zakat itu tidak wajib, berbeda halnya dengan penyamarataan di 
antara golongan-golongan yang berhak menerima zakat. 

(http://huda-sarungan.blogspot.com/| 


? Najib Bagaskara 
Wa' alaikum salam, penerima zakat,: fagir miskin, amil mualaf, budak, ghorim, sabilillah, dan ibnu 
sabil. Lihat Fatkhul gorib : 


CalakaN GSlmal 9 AN AAN CAS LAS) | Gala AI (AA ja al) ALS Alat AMI AR S3 GA) Ayla BT VI AI BIS IN #3 1) Jaa 
Janti! C3 AAN Jaan (3 Ope JAIN Sa (A3 pen ala dala, leslef ) 

| go lbs: INA:60 

(Aimls ya Cet ya as CMS Yg AI Ika Y GAN) ya HIS II AA patalla 3) Saath Sl | YP A8 yaa YI oil 0 HS PUS ag ale 

Sa Boa II Elina UAS dai Yg (ALIS Ca Cd ya Lagia JS is Cam gl Ula Cile A8 ya CiSawal! 9 Cody AKI Y Uya sea Lol pad ai Lalu 
sibala sagy laniroala NYuala cl, 155 Unoniks gategl Lawintyeke 

#Lagisd Algyg oa gada | ya4 Iiular basal Laglsd Iasalary s8 g-ary Lula gita aanid Arka anda USB Me yA NYiuala A3 8 

(Layu gan, 

Sa BAL sda US gi SIA Mangade Lal ULeSin SILA ilane ADI sala, sa) saga USU 

Aga Ca AA Gada CAN Uya Aid Jami ALIS pelan ad Ji CoaiiiUa Can AA GS Ciya Ulal Uya Waah salad ADE (ale pa Jalla 
alih Ata 5 cUyaa Jlall agan Uya Jaan al elliul dada gl AlLa (ya ahad Gjl date Call plis Ae Aa Jlall (elang Lailg el yaaa jl IS Gie Casa ja 

kl yan 3s Mana jaksa, 

sak msg NA ga Up 3S Uda Y maga Iga d5 Al Wa 3 BA aJ da ella ge) AUlngla, 

SI Jasa ama ca Ala AI A3 Lanal! sae 3 Ala! dai Ja jig lsalas | Jln G3 gi SS JIN ala ya D jika Sesali Uya gg Jual! coal Lala 
IY at AA LES Uu, ba din aU Yale asma Wany Ina pd Lag ga Aku) Sial Slga mila USU at, 3 yna Slaa Ig aga) 
A3 Salim Gj| Pama 9 9 S3 UI sma AB) Jalal! VI ALS HUT YI oa SIT JS Ya RED ya III Ae (BS JI eUsel A) patu Y, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2170 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Isak yh D4 Yin say SJ V3 £ ya LES BJ ag 1 any HA LEK ) sikat Yana) Sia KS USU ) Lea Kato (aa, 
Sima )allana gaig Alia gag Ualakn( angle saia gl iga var) Sragya Ukkayya Ig Ye SS LE yha Yama) Ba USU Iligae gam) ISU saiep S3 
CJ SA Una yg —, ILasig 9) ) SB SA YA Wing 3 ing IS) ) RU 1 ja We Su Sista Yy mang Is II Sts ) Maga alun klas ls 

Ia caa JE IBI 5S api pula Spul lead ) yang )UnSluall, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/724317914257686/ 


3009. HUKUM GODLO ZAKAT ORANG YANG TELAH 
MENINGGAL 
PERTANYAAN : 


Assaalamu Alaikum Wr.Wb... Apakah orang yang nisab ZAKAT terus tidak mengeluarkan zakat.... 
Zakatnya wajib digodlo...? Ketika mati terus tidak zakat tapi sudah nishob, wajib juga di godlo 
zakat nya ? Monggo petromaknya... Tidak sholat kan wajib bayar fidyah walaupun ada 
perselisihan dikalangan para ulama... Tidak puasa wajib bayar fidyah... Tidak berhaji diamanahkan 
(badal haji). Nah ini mengenai ZAKAT... Syukron katsiron... Mengenai pembayaran godlo zakat 
mayyit maupun godlo sholat seandai nya ahli waris tidak mengetahui hitungan meninggalkan 
zakat maupun sholat juga puasa... gimana tuh ya cara membayar nya? sedangkan ahli waris tahu 
kekayaan perusahaan nya sudah nishob dan pernah tau sering meninggalkan sholat maupun 
puasa... gimana tuh ya cara ngitung nya...? | Aboe Khidir | 


JAWABAN : 


2 April Lathifa 

Wa'alaikumussalaam, semua kewajiban yang belum dilaksanakan sampai habis waktunya maka 
wajib godlo'. bahkan bila hartanya hilang sebelum ia keluarkan padahal kewajiban sudah datang 
dan ia tunda tanpa udzur maka kewajiban tetap dalam tanggungan selamanya. jika ia meninggal 
sebelum mengeluarkan zakatnya maka wajib diambil dari tirkahnya sebelum dibagi warisnya. 


Il GE YES oya BMI s3 Kang La Ga Jas Ci Ulah oya SE) SI Ale Tang yag 2 Il dilan, Jali JB 
Heh TA | pelk YI AS HA Jain d3 AH IG 


2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Waalaikum salam, tetap wajib zakat di ambilkan dari harta peninggalannya dan ahli warisnya yg 
bertugas membayar zakatnya. Lihat majmu syarah muhadzab juz 6 hal 226 : 


Boty gan la SIB gi say Jalil Balet Ba) Jalil oaagg gan IR olel Lay 3 SA pal NAN € yA 3 mkagg) Unlale «BJ 3 
JA 1 Tuah esa SLS all gn 6 8 9 HM LI « liga malay SB isl, Was sianida ala gn 


Artinya : barang siapa yg punya kewajiban zakat dan bisa dimungkinkan membayarnya dan mati 
sebelum menunaikan zakatnya maka di a berdosa dan wajib dikeluarkan zakatnya dari harta 
peninggalannya menurut pendapat kita (syafi'i) dg tanpa perbedaan pendapat diantara ulama' dan 
ini juga pendapat mayoritas ulama' . berkata imam abu hanifah gugur kewajiban zakat atasnya 
sebab kematiannya dan itu madzhab yg ajib (mencengangkan) mereka hanafiyah berkata bahwa 
zakat wajib atasnya atas tarokhhiy ( tidak harus seketika dibayar zakatnya) dan gugur sebab 
matinya. wallahu a'lam. 


2 Gamar Leyl Elghazaly 
Jawabannya Ditafshil sebagai berikut, yaitu : 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH (217 ) 


1. Apabila kewajiban si mayyit (orang yang dahulunya wajib zakat tapi tidak mengeluarkan hingga 
ia meninggal dunia, seperti maksud dalam soal) hanya berupa zakat saja, dan tidak ada kewajiban 
lain lagi yang harus ditanggung mayyit tersebut, maka ada dua pendapat : 

a. Menurut jumhurul ulama' (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah) harus meng-godlo' zakat yang 
diwajibkan atasnya sebelum dia meninggal dunia) 

b. Menurut madzhab Hanafiyah, tidak wajib di godlo', sebab kewajiban zakat gugur dengan 
kematian. 


2. Apabila kewajiban si mayyit masih terdapat hak adamiy (berarti masih mempunyai dua 
kewajiban, yaitu hutang adamiy dan kewajiban mengeluarkan zakat), dan harti peninggalannya 
ternyata tidak memungkinkan untuk memenuhi kedua kewajiban itu, maka dalam konteks ini ada 
tiga pendapat, yaitu : 

a. Pendapat pertama, mendahulukan kewajiban zakatnya terlebih dahulu. 

b. Pendapat kedua, mendahulukan kewajiban hutang adamiy-nya terlebih dahulu. 

c. Dibagi antara dua kewajiban tersebut.Wallahu a'lamu bima yahillu wa yardla... 


REFERENSI : 


1/61 2 etil ad 9 all 
pa Gd, HS) Pa Lal :dl at JD Ass coal za Iis OS Ol4 ASP ya WS mai Ale SJ HD ge7 9 Say DL OI 


Pengertiannya: “Apabila seseorang meninggal dunia setelah ia berkewajiban mengeluarkan zakat, 
maka wajib baginya meng-godlo' dari tirkatnya (harta peninggalanya). Jika dalam harta 
peninggalan itu terdapat hak adami, maka mengenai kewajiban zakatnya ada tiga pendapat. 
Pertama, tetap mendahulukan zakat. Kedua, mendahulukan kewajiban terhadap orang lain 
(semisal hutang, dlsb). Ketiga, dibagi antara dua kewajiban itu.” 


cra SUS alias Kong Ll Gs Jetis (li Lela oya SE) BSI Ale aon yag #Inas1/321 2 ASLI PUYI AS 3 DAN 
dab mam JUN pemata G y gal op BEI aa meaiaal OP AYI AS WA Tni (ld BLH Jl Gn Jl Ga MY S3 
JB dls ang PIA Tia Je Coat Jla Ah geng ASUS Apa le Olia SY Gd pd paka Lane 2 B6 
Ketaia Ol ga Jong ja AL add" ab 3 pelan dala AN be Siji SSI pai GI, pelat! J3 pb Bo) J3 gelas" 
dai Aly slide Loyang! 3 leglus LA Lagian mia dil SIM, 


Pengertiannya: “Barang siapa yang wajiba zakat atasnya, dan dia memungkinkan menunaikan 
zakatnya itu, namun ia tidak menunaikannya hingga ia meninggal dunia, maka wajib baginya men- 
godlo' dengan diambilkan dari tirkatnya. Sebab hal itu merupakan hak sebuah harta yang wajib 
atas orang tersebut semasa ia hidup. Sehingga kewajiban itu tidak gugur seiring dengan 
kematiannya, sama halnya dengan hutang yang bersifat adamiy. Namun apabila berkumpul antara 
kewajiban zakat yang ditinggalkan semaasa hidupnya dengan hutang adamiy, sedang hartanya 
tidak memungkinkan menunaikan semua kewajibannya itu, maka dalam konteks ini ada tiga 
pendapat ulama. Pertama, lebih mendahulukan hutang adamiy. Sebab urusan hutang itu dibangun 
diatas desakan dan pengokohan, sedang hak Allah ta'ala (dalam hal ini yaitu penunaian zaktnya) 
itu di bangun atas dasar peringanan. Oleh karena itu, maka ketika seseorang terkena kewajiban 
gishosh, dan di sisi lain terkena kewajiban dibunuh karena murtad, maka yang didahulukan adalah 
pembunuhan karena faktor goshosh. Pendapat kedua, mendahulukan kewajiban zakat, karena 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2172 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bertendensi pada Sabda Rosulillah shallallahu “alaihi wa sallam mengenai haji. Sabda beliau : 
“Maka hutang yang terkait dengan Allah lebih berhak untuk didahulukan”. Pendapat ketiga adalah 
membagi harta peninggalan itu untuk kedua keperluan kewajiban ini, yaitu pemenuhan zakat yang 
ditinggalkan, dan pemenuhan hutangnya. Sebab kedua hal tersebut merupakan hal yang sama- 
sama menjadi kewajiban untuk dipenuhi.” 


LA Lt Ul Ja SS Lelah Aa KA) IG dala Lay Uya Ian SK (L1)6231/232 : Ko FB £ pm! 
SA aa UR Sa pen al Ae Mn ba Ma Sad SI ntar JO ANU Uma PA A 
2 & G 1 5 2 . 2 ca oo Pn CAPa Ka Pan Na Ls 3 - 8 2. 
beb aiu Il Gajb ag SW yade Said, AA ae SN OA 


Pengertiannya: “Produk hukum dalam pasal ini (seperti yang menjadi redaksi kitab matannya, 
yaitu Al-Muhadzdzab) bahwa barang siapa yang wajib zakat atas dirinya, sedang ia 
memungkinkan mengeluarkan zakatnya itu (semasa dia hidup). Namun kemudian ia meninggal 
dunia sebelum mengeluarkan zakatnya itu, maka berarti ia telah bermaksiat. Dan wajib 
mengeluarkan zakatnya dengan diambilkan dari tirkat yang ditinggalkannya. Demikian pendapat 
kalangan Kami (syafi'iyah) tanpa ada perselisihan. Dan pendapat inipun menjadi pendapat yang 
diakui oleh jumhurul ulama' (madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan hanbaliyah). Namun Al-Imam Abi 
Hanifah berpendapat bahwa kewajiban tersebut digugurkan sebab kematian. Ini merupakan 
pendapat yang sangat mencengangkan, sebab mereka berpendapat bahwa wajib mengeluarkan 
zakat secara cepat (begitu sudah wajib zakat maka tak boleh menundanya). Dan ternyata hal ini 
digugurkan sebab kematian. Berarti kematian menjadi jalan tidak wajibnya zakat menurut 
madzhab ini.” 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/699730556716422/ 
www.fb.com/notes/747131765309634 


3209. HUKUM SHODAGOH DENGAN UANG HARAM DAN 
CARA MEN'TASARUF'KANNYA 
PERTANYAAN : 


» Caca Marischa 

AssalamU'alaikUm wr wb... mohon penjelasannya yaa Pak Ustad.. Apakah boleh sodakoh atau 
zakat pake uang haram ??? kalo boleh , apakah bisa uang haram disucikan agar bisa menjadi 
halal dan bisa disodakohkan??? Wassalamu'alaikum wr wb. 


JAWABAN 


2 Hariz Jaya 
Sesungguhnya Allah tidak menerima shadagah / zakat dengan yang haram, dan tidak akan 
menerima do'anya, 


Jlo yo oaall Aoa Full Jalellg upBIl A1 393 JIl£ 0 ho Yg al 9 Ale dll lo Asi lol 

9 ade All lo dll gu, Carow lagis AU 13) ac 1x Jl Ol El sole 4 Jsi lolg dwi Jb dowiall 
Sendal oli oUnna LAI ale aa Ie BA Ya seba ola al Ja Jos dl 

ac Wl9 wiS x39 Jali 

Pal Jati Y le dit 038 ol eleall Jaiy Yg all Ggia9 alles dil data yo Lalai eh Ktlei9 Buol 
Jel all MUSI 9 ygnoio yo H1 Srollg 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2173 


Kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Juz 3 Halaman 104 


adil Jasa 59 Aisi Ay Ganas gl lom 3 & Jung3 pilo 50 Ale Lalat 0 al 9 le dil alus dil Jaw, J 
JI 53 BIS pi arya dll R0» 


Rosululloh bersabda: barang siapa yang memperoleh harta dari pekerjaan dosa,kemudian ia 
pergunakan untuk menyambung kerabat atau disedekahkan di jalan Allah SWT, maka Allah akan 
mengumpulkan semuanya dan melemparkannya ke neraka. 


AL maa js lea A3 Gamal! 3 al padawaral Gbr SAI Jari 3 pal HS Yadi A31 GL Ce 22 WN age elal 


Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat itu haram, dan mensedekahkannya juga 
tidak boleh dan tidak sah. | Ihya ulumuddin juz 2 hal.91J. 


2 Ical Rizaldysantrialit 

Imam Nawawi dalam kitabnya, " Al-Majmu' " menugil pendapat dari Imam Al-Ghozali yang 
menyatakan bahwa seseorang yang memiliki harta yang harom dan ingin bertaubat maka jika 
pemilik harta tersebut masih hidup, wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau 
wakilnya,dan jika pemiliknya sudah meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak 
diketahui pemiliknya, maka harta tersebut hendaknya dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum 
muslimin yang bersifat umum, semisal untuk membangun masjid. 


Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ghozali tersebut juga dituturkan oleh beberapa ulama' 
madzhab syafi'i yang lain,Imam Ghozali juga meriwayatkan pendapat tersebut dari Mu'awiyah bin 
Abu Sufyan rodhiyallohu 'anhu,Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Harits Al-Muhasibi dan yang 
lainnya bahwasanya tidak diperbolehkan membuang harta tersebut dengan cara membuangnya, 
namun dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. 


Berdasarkan uraian dari Imam Ghozali diatas, diperbolehkan membangun masjid dengan harta 
yang dihasilkan dari pekerjaan yang harom,seperti harta yang dihasilkan dari penjualan minuman 
keras. Dan hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka sedekah namun sebagai bentuk taubat 
seseorang yang memiliki harta harom. 


Kesimpulan 

“ Tidak sah shodagoh atau zakat dari harta harom 

“ Ketika si pelaku ingin bertaubat, maka harta tersebut harus dikembalikan pada si empunya atau 
wakilnya, jika empunya sudah wafat maka serahkan pada ahli warisnya, jika tidak ada maka harta 
tersebut tidak boleh dibuang atau dipendam, namun ditasarupkan pada kemashlahatan muslimin. 
Tasaruf ini tidak dikatakan shodagoh, namun bentuk pembebasan diri dari harta harom tsb. 
Wallahu a'lam. 


Ibarot Al-Majmu' Juz : 9 Hal : 351 


ay Ora) Ka Jal Ka ARA AJ ajh sia Lb yA lb ole3 sa ily Kr Ma call MAY AD || yA Ia is! Ws Sala al Kr Pari) AG 
2x4 aya IG Su US Y an yaa US Ay AR JA ilia $ lo ma M3, sxalla ILawlayy Ul SUK, jl ala Gilamlad garalin 
Nak Ag Jl Lal ui Il Ikawula gy AA IN arina Al, Su) 138 la Pan In, Ne Bas is Mal, , Jo Sl sasa alu Lo S0 sal 
Is 38) Kinalaa | Ia Iu salad Wa (7) MR ILamla malai 3d Ae, ls HS AA AA la Wala aa cal 8 lia Talia AA IYas la aly LA) 8) 
NS 5 9Yo situd Ily, Uatna yA 3 Ika 42 Lo, Ado UmgA glal XinA IN, Kan) Y Soy aje el, Wan ya Say NY Jas IA Nop san HA 
Sl ita goda IAI Slop San Yo sala JSI Sligl ds )le, SU 17 Li ag2 53 dago WJ Ap Isl ay Siwa ola Je loyal sa Bay laa Yaa 
Batal Al Wars BUM Un As AA Uap AS p Boga Ya 983 Sal BU 20 sial Wal, bawal sy ml ah Tas masal) GE pp 
sy Wak ey anon sy ma tribal Iamlug ge paul ay la Bs yg Yaa Yam) BO AN ak IPA, Usa) al a13 | NO, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2i7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


25m Bawlory gk sarat gialk, lela 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/706968882659256/ 
www.fb.com/notes/783648294991314 


4161. SHODA@GOH DENGAN HARTA HARAM 
PERTANYAAN : 


2? Al Madad 
Assalamu'alaikum. Teman teman, apa hukumnya bersedekah tapi hasil haram. Apakah juga dapat 
pahala ? Yang jawab kalau bisa pake dalil dan nama kitabnya, terimakasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Sedekah menggunakan harta yang haram maka sedekahnya tidak diterima 
malahan mendapatkan dosa, sebagaimana sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam : " Allah tidak 
menerima shalat tanpa thaharah (bersuci) dan shadakah dari hasil menipu ". HR Muslim. 


"Tidak ada orang yang memperoleh harta dengan cara haram lalu diinfakkan kemudian diberkahi, 
atau disedekahkan lalu diterima sedekahnya, tidak juga ditinggal mati melainkan hanya akan lebih 
mendekatkan dirinya ke neraka. 

Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, akan tetapi Allah 
menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya kejelekan tidak bisa menghapus 
kejelekan ". HR. Ahmad 


" Barangsiapa mendapatkan harta haram kemudian bersedekah dengannya, ia tidak mendapatkan 
pahala di dalamnya dan dosa menjadi miliknya. ". HR.Ibnu Hibban 


" Barangsiapa mendapatkan harta dari dosa, lalu dengannya ia bersilaturrahim (menyambung 
persaudaraan) atau bersedekah atau membelanjakan (berinfag) di jalan Allah, maka Allah 
menghimpun seluruhnya itu kemudian Dia melemparkan ke dalam neraka Jahanam ". (Marosilul 
@osimJ|. Wallohu A'lam. 


- Kitab Jami'ul 'Ulum wal Hikam (1/263-264) : 


Jag Ale All lo uill UE «ya cal ye "Alun Ru2A2 "OS LS Uguio 2483 4 al adl Jladb dirall lolg 
Jake 10 diana Yg « ogebo sa Duo All Ja Y : JG 

ab Lai 0 Bong Mc Gi lo JB : ag le Ul ado gl uc bud wal us" cew "d9 
- ygsuo al y2 Smol alel "Shu " yI9 . Coal 539 Ayow yan Jl ldisl NI - Lula NI all Jay Yg « 
4 Gray X9 «M9 lu «dio Sid «al yo Al MC Lai) N : JB alug le dl Kalo ll uc 
Samall gann GSI9 4 tra Krama gan0g Y AU al WI adl al 3 US AI 0 yeb AI Si Yg « dio Jilid 
Sa Kena 

Yo Lam 0 1 JB mag la Ai lan ll al Bd ul US £ 25 Gal yo Ely K3 yo S913 
duka do mol « 053 « ala LA. U J3 « bl, . 

Bu ul ale 8390 agus olg,9 " Dow "Nu uswula,s. 

Josh «silo v0 Ilo Lakol yo "1 aku le Al laa Al Jaw, JB : JB « #2050 v4 pwlill Jul o y83 
Sia oU US si luas SS R0» «WII Jua SO Gisil gl eU Haag « das, W" 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAAG SHODAOGOH | 2175 


Baca artikel terkait : 3209. HALAL HARAM : HUKUM SHODA@GOH DENGAN UANG HARAM DAN CARA 
MEN'TASARUF'KANNYA 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/942364159119726/ 
www.fb.com/notes/950436381645837 


3228. EMAS DI MONAS TIDAK WAJIB ZAKAT 
PERTANYAAN : 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum Wr Wb. Apakah emas yang ada di ujung monas wajib dizakati ?. kalau masjid 
kubah emas depok apa sama dengan monas ? syukron . 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Syarat wajibnya zakat harta harus jelas pemiliknya, jadi emas di monas tidak wajib dizakati karena 
pemiliknya tidak jelas / milik negara. 


(El ui 13) : YANSA call Ale! 

Ig .cassdlg “soidlg svg caksNlg culatll 190 gili Jago 853 Ale Li yo bg xi Ulu 0d 29 
Jlsal alis «bia ala Lagu 5 - lg di 0 Sol lagi - call 3S, le ni ya bsa 2 
aula sand 1g so Se las ENY Mann dea AK gus sal SLB: sala 
dllall 298 Hb9 sll yo tag Jo29 Uloig selo uns «Ay 53 sadlul ag - La sig Liio - Jas yi Bun, 
Uilig -SLulgall Jlami ye lo deal sule ah S3 NG sial So 0 425) calil ella die 1013 
Sab 5 esall ass Aang: ailing Ani aa nusa al dll cagall Jasl Jeans IIS5 NG” 2lllal 5932 
AN NN an ne Ara 


fokus : 
lo ya8i9 Ap 53 sadul ag - Ls sing Lio - bg yi duos lagi, Ale Lai ya S9 
WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/782406051782205/ 


3350. ZAKAT MAL DALAM BENTUK BARANG 
PERTANYAAN : 


2 Renk Mellazs 
Assalamu'alaikum ... bolehkah mengeluarkan zakat mal itu dialihkan ke barang...?? terima kasih 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam. Hukum mengeluarkan zakat mal dalam bentuk barang - Lembaga Fatwa Mesir 
Mengeluarkan Zakat Mal Dalam Bentuk Barang (Nomor Urut : 2661 Tanggal Jawaban : 
16/02/20041 

Memperhatikan permohonan fatwa nomor 159 tahun 2004 yang berisi: Apakah boleh 
mengeluarkan sebagian zakat dalam bentuk bahan makanan, seperti beras, gula, minyak dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2176 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebagainya? 


Jawaban Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad : 

Pada dasarnya, zakat dikeluarkan dalam bentuk benda yang wajib dizakati. Abu Dawud, Ibnu 
Majah dan al-Hakim —dan dia menshahihkannya— meriwayatkan bahwa Nabi —shallallahu 'alaihi 
wasallam— bersabda kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika mengutusnya ke Yaman, 


2 5 SA Jl 5 sell ai 59 Es Se 5 di x3 


Menurut para ulama' ahli fikih dalam mazhab Hanafi dan yang lainnya, diperboplehkan 
mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai sebagai ganti dari barang yang wajib dikeluarkan 
zakatnya. Adapun penyebutan bentuk benda yang wajib dikeluarkan sebagai zakat dalam sabda 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam di atas, adalah bertujuan untuk memberi kemudahan kepada 
para pemilik harta. Karena, bagi para pemilik suatu jenis harta, akan lebih mudah mengeluarkan 
zakatnya dalam bentuk jenis harta yang dia miliki. Jadi penyebutan benda-benda tersebut bukan 
untuk mewajibkan pengeluaran zakat dalam bentuk benda-benda tersebut. 


Pendapat ini berdasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari (secara mu'allag) dan al-Baihagi dari Thawus, dia berkata, 


BIG pat K2 Sita 93 yul Jl Ue103 LS 14358 wagil yA JBY sec dil yu5,- 3las JB 
Gpaall -al 9 Jlg le Al aka Ci) UN 23 Sue Ugdl 


"Muadz bin Jabal berkata kepada para penduduk Yaman, "Bawalah kemari barang-barang berupa 
khamish (nama pakaian) atau pakaian lainnya sebagai zakat untuk menggantikan gandum dan 
jagung. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para sahabat Rasulullah saw. di 
Madinah." 


Thawus meskipun tidak pernah bertemu Muadz tapi dia mengetahui perihal Muadz, sebagaimana 
dikatakan oleh Imam Syafi'i. Muadz berpijak pada kemaslahatan fakir miskin dalam menentukan 
cara pembayaran zakat. Karena, memberikan barang lebih mudah bagi para pemilik harta. Muadz 
mengambil pilihan lain ketika melihat adanya kemaslahatan bagi masyarakat di dalamnya. 
Pendapat Muadz itu didasarkan pada kenyataan bahwa ketika itu penduduk Yaman terkenal 
dengan produksi tekstilnya, sehingga memberikan hasil produk tersebut lebih mudah bagi mereka. 
Dan dalam satu waktu, produk yang mereka hasilkan dibutuhkan oleh penduduk Madinah. 


Hal yang sama pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Said bin Manshur, dalam kitab as-Sunan, 
meriwayatkan dari Atha', dia berkata, 


Hadad yo Sri 49 d9 SL Ula 3 yac US 
"Dalam zakat harta, Umar bin Khattab lebih memilih mengambil barang daripada uang dirham." 


Pendapat inilah yang kami pilih, karena tujuan terbesar dari zakat adalah memenuhi kebutuhan 
para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga, setiap kali zakat yang 
dikeluarkan lebih dekat dengan kebutuhan orang-orang miskin dan lebih bermanfaat bagi mereka, 
maka hal itu lebih dapat merealisasikan tujuan zakat dalam Islam. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH (2177) 


Dengan demikian dibolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan yang sesuai dengan 
kebutuhan fakir miskin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. 


So all S3 Jlell 98 5900 au 
SJ Juukual : 2661 bal UI : 16/02/2004 

ball ade bl setall 34 159 dinal 22004 owsiollg: ye 3lgo all 22 yo BSI ade did s0 

dijaga Las bisu SI Kw 3 )NIS Sula Cu IlG BO 

Ag: dh. ta KA de Rn ap 

Judi NS SS Jl 9 P usSi YO yui Jloll SI H5 MS, 83 S9) gal ygly yalg aslo ASUJI 9 W5nog: SI 

sal s5 alas alga JB Slsal “915 AU die- Ls Aiu adl yadi: (8 US jo SI Bdg 

oo ain, asal G0 INI, Ala G0 ll) 


sis 9 clgi3 dutinll ad 4e9 Ul gay RSI doll Ny US we Ul9 Lusi LSN 49 8S Jl losl US Naga 
Je u as dan Jewel S3 aus all Ya ba ISL Ia 3s 
Jas dll 


laila le sb lay alay SolSUI loo wigedlg dim L2 yaslb JB: JB 358 05, dil ac- J3 


oa: " susi YAH: Il ypw3 3 pad 99 aral € 059 sel &53Jl3 usdl Sle 183 Th. sal 
Lal AU le J9 akug dinsal," 


vusloo Ula Al Sik ISlan ggd Ale Job Slsor -laS JB Ale spe3lill yu) Ul sadis Luo Al pg Sao - 
ana) AU dic- s3 NI ale dgo dnkoall 40 Ul Ul eS ml de Ulnol JisoNl: Jasd uc dls lonic 
S4 Abal 3 ae Tua da galll 25 segede RA WE eno Sa lesi ul Ale an 
dls Jal dusoll Leall 


SKS9 JS Jaty 502 Ly UlbIl 1S) Al #Aic Ni S9) Situs Ly pxAI0 YO Uiw uc elbe JB: US 
jas uy Ulbll sb yag all 93 awali yo adl all 


ag SAI sax5.5 Ul dewata ABI Yo BS JI 9d aw Aals Eid ceslisalge lag US yuis Rol 
S0 Son All ca baal Rana ala #53 BL adl dit se2atn IS 53 NI 


slug ac el S9 da3 9 Jl: ul Din abal 2 5S jl ac did al 90 duda 90 dum Lio alisX 
el gal exSluall 9. AUl9 ibu oleig del 


Sumber : 
Situs Lembaga Fatwa Mesir / ,l5 slidXI d& Lol 
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?1D-2661 


Catatan : Mengeluarkan zakat mal berupa barang diperbolehkan apabila dipandang bahwa 
pemberian barang dianggap lebih bermanfaat. Dan pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan 
penerima zakat 
http://www.fikihkontemporer.com/2013/06/hukum-mengeluarkan-zakat-mal-dalam.htmi 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/807381202618023/ 
www.fb.com/notes/807738412582302 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2173 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3444. PEMILIK HARTA SATU NISHOB MENINGGAL 
SEBELUM HAUL 
PERTANYAAN : 


2 Zul Ihsan II 
Assalamu'alaikum wr.wb. Mohon penjelasannya, seseorang yang memiliki harta satu nisob, 
namun sebelum haul dia meninggal dunia, apakah hartanya tetap dizakati apabila sudah haul ? 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 
Wa alaikum salaam. punya harta satu nishob atau lebih tapi belum mencapai satu tahun maka 
tidak wajib zakat 


Lai ..—.. (16 Josll ale Ju 3 ssi al bls dlo Isl lag 3IjSI 433 Jgall lo13171 up JI @lS 
JB slgidll9 us le ga813 (Janll ale Janu 05 Jlo 9355 Wakug WC dl oo dg BEI 
dUS Sl M3 MY XS Kowg UII Aw M3 UE « uls Solo 


Dalam madzhab syafi'i hal tsb ada dua gaul yang masyhur yang paling shohih adalah tidak 
meneruskah haulnya, tetapi dimulai lagi haulnya dari perpindahan milik ke ahli waris, artinya tidak 
dizakati, sedangkan pendapat kedua adalah meneruskan haulnya orang yang telah meninggal, 
artinya dizakati setelah genap haulnya si mayit. Wallohu a'lam bis showab. 


acl 3) lsS ,od die ASlo Jl UN Ugal ebi, (ladasl ) VXSS Mid Ugal elsl 93 lo Ulgsdgal . 

bai elu 9 ISedo « So gal dllo wd ssuo VIII Jo 44 « dya dc OI sin Ja « glasn X (MW, ) 

cun: Gardals3 lo 23 cilonats Sa: Ling Y, 

Ja Wol9 adl Jlall Jiulg Jgnll etil 9d Ola ISI : (6537331 100 wwe 2 all Ugal a45 £sonall 

Gili Jp ig N Hii (lagaunl ) Ulasetuo ladg . Cinoall led, YAI LAGI 9 S Jasll ale un 

ON 5 cudll Jaa le siy Ol mall s9 ( gobllg «) asal 93 ducu Ing» slall jl Jitil ws yo Yes 

cal JI uang Ai 158293 - Ac 3) laS ASlo J5 dis maa) Ingat oat cam». 99 Gi 
Y il lab 31 Bob 353 JI 19. Jl 43 ia Bg » Jldl solo al Jaub Jali 3 Jl ul 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/811346495554827/ 

3458. HUKUM LUPA MENUNAIKAN ZAKAT 
PERTANYAAN : 

» Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum. Bagaimana langkahnya, kalau kita lupa tidak menjalankan Zakat Fithrah? Dan 
dosakah perbuatan kelupaan ini?. 


JAWABAN : 


2 Abdul @odir 

Waalaikum salam... 

1. kalau waktunya masih ada (akhir waktu zakat fitrah, tersenamnya matahari di hari lebaran) 
maka segeralah mengeluarkan fitrah.... Tapi kalau waktunya sudah habis maka harus 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2179) 


mengeluarkan juga tapi dalam rangka @odho'.... 
2. Tidak berdosa karena dia lupa.. Maka dimaafkan. 


! 10516 cagoll & yi € goni 
alg san 00 dl 29 Jb al gg le 254 Ul Jua NI Ul ale UbuSYI9 asli yogi Lg 
Igowg9 L53 do J9 suac lol gl dil Ml ay uc HouSb 3920 AN dilg AS sll aga 98 lesi, gan 
sls3 mall ay su gal sI 


Keterangan : sudah sepakat/sama Beberapa Nashnya imam syafi'i dan para santri-santrinya.. 
Bahwa sesungguhnya yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah pada hari lebaran sebelum 
berangkat melaksanakan sholat i'ed. Dan juga . Sesungguhnya BOLEH MENGELUARKAN 
ZAKAT FITRAH DI HARI LEBARAN SEMUANYA (mulai pagi sampai sore/terbenamnya matahari) 


Dan sesungguhnya tidak boleh/Harom mengeluarkan zakat fitrah setelah hari lebaran. Dan 
sesungguhnya kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah hari lebaran, maka wajib 
baginya MENG-@ODHO' zakatnya stelah hari lebaran... 


Makanya saya katakan tadi di atas.. Bahwa... Waktu akhir mengeluarkan zakat fitrah adalah 
terbenamnya matahari pada hari lebaran.... Hanya saja yang paling afdol sebelum sholat ied... 
Kalau setelah sholat ied asalkan matahari belum terbenam hukum nya Makruh, bukan harom... 


351/2 call ale 90 mall dab 

slsalI 999 do 5 899 dal, 999 ds 399 959 W999 slos 99 wal do bu Jl Job 
Yoko uc busi dal Sg asli Hk Roll Is Andillg poll Cy8 Isl Ugngl9 ses Jai 
aa ag uc bosusbi do allg asal gl US Olauul yo ya) 


Keterangan : 

Alhasil. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5: 

1. Waktu jawaz (awal blan Ramadhan. 

2. Waktu wajib (terbenamnya matahari di akhir bln ramadhan, bkn hari Ibaran). 

3. Waktu fadilah/utama/afdol (mengeluarkan sebelum brgkt melaksanakan sholat ied). 
4. Waktu makruh (mengeluarkan fitrah setelah melaksanakan sholat ied). 

5. Waktu hurmah/harom (mengeluarkan zakat fitrah setelah hari lebaran) 

jadi yang haram setlah lebaran.. Kalu setelah sholat ied hanya makruh saja.. 


Dalam ibaroh di bawah ini Nisyan/lupa tidak mengeluarkan zakat dikatakan tidak maksiat / tidak 
berdosa.. Maka berarti Lupa tidak mengeluarkan zakat fitrah hukumnya tidak berdosa. Tapi tetap 
wajib @odho'.. 


OATAI2 smbil le 
pgelbas sala ah Selasa Ne laila as Wala Sseg usg desa 3 Jl 


1. Tindakan nya adalah @odo' zakatnya . Setelah ied . 
2. Tidak berdosa . 


2 Penawar Rinduku 

Wa'alaikumussalam. Orang yang lupa mengeluarkan zakat fitrah tidak termasuk ma'shiat karena 
termasuk udzur. Zakat fitrah yang lupa dikeluarkan, maka wajib dikeluarkan ketika ingat namun 
tidak wajib segera. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab tuhfah. Dan hal ini diamini oleh Imam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2180 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu Gasim, namun menurut beliau jika mustahig dan orang yang menuntut zakat fitrah terbatas, 
maka wajib dikeluarkan segera. Sebagaimana ketika orang yang hutang yang mampu membayar 
dituntut untuk segera membayar hutangnya seketika. 

Referensi: 

- lanah ath-thalibin juz 2, hal. 174 : 


silwos |, 99 sad 5549 « Janiwo gl Jlo dp8S 530 )b sal Sl faoy uc Dusb a9h 

ding $ dasi 93 JB nyusu SI dulu « Jo39 « y3c la, ISI Loud SKI, 99 sal bug Jail 
osis oil Ul aw JB dl ojilliS yals d9 , ol do bl HIU og ad Jis 
al JW cal opwgall dab gl LS ,gdll Lag ogullog 


NIATNYA 
sda dl s3 sLA3 ypuuti US ohdll IS) R31 yg Lusi 


NAWAITU 'AN UKHRIJA ZAKATAL FITHRI 'AN NAFSI GODHO'AN FARDHON LILLAHI TA'ALA 
Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari dari saya sebagai zakat godho' fardhu karena Allah 
ta'ala. 

http://kiss-donk.blogspot.com/2013/12/0586-zakat-fitrah-lupa-dikeluarkan.html?m-1 


Jadi kesimpulannya : 

a. Bagaimana langkahnya, kalau kita lupa tidak menjalankan Zakat Fithrah? Langkah yang harus 
diambil wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika ingat dan tidak wajib segera karena udzur. 

b. Dan dosakah perbuatan kelupaan ini? Perbuatan tersebut tidak dosa. Wallohu a'lam bish- 
showab. 


» Rizal 
Lihat Kitab Majmu' Imam Nawawi Juz 6 Halaman 106 : 


skas all ag am lal SI Igowg d3 LA8 do J9 suac 51 JJ lg yel ay uc ld ubi sam 3 lo. 
elsl 09 Lol osalbg « esis do yg pil Lal Jo «s3 Lil adl ye dus ISI BEI 98 lala Ad « 
9 slsdll use ISag . DILAJIS sLa3 yg LSI al lele89 s 9x0 LSG Ai830 8 sll « ul dual 
Jel dily 39350 y053 2S NY Li 2S JI INSY . Sgraall Lgid9 s5 dobel Je3 989 Alus 


Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan mengakhirkan/menunda (penunaian/pembayaran) zakat 
fitrah dari hari idul fitri (1 syawwal) . dan jika seseorang mengakhirkannya maka dia telah berbuat 
ma'shiyat dan dia wajib menggodlo' (penunaian) zakat fitrah. Para ulama' figh menyebut 
penunaian/pembayaran zakat fitrah setelah (lewatnya) hari raya idul fitri dengan istilah godlo'. 


Dan mereka tidak berpendapat mengenai zakat (mal) ketika diakhirkan dari waktu yang 
dimungkinkan untuk mengeluarkannya (tamakkun) bahwa hal itu adalah godlo'. akan tetapi para 
ulama berpendapat bahwa orang yang melakukannya berbuat dosa dan wajib mengeluarkannya. 
dan secara dhohir zakat (mal yang ditunda/diakhirkan pembayarannya) zakat tersebut termasuk 
ada'. 


Dan perbedaannya bahwa zakat fitrah itu dibatasi dengan waktu, maka mengeluaran zakat fitrah 
di luar waktunya menjadi godlo', seperti halnya sholat. Dan inilah ma'na/pengertian godlo' dalam 
istilah (ulama' figh) yaitu melakukan ibadah setelah waktu yang dibatasi. Lain halnya dengan zakat 
(mal), karena zakat mal tidak dibatasi dengan waktu (dalam penunaian/pembayarannya). 
(Terjemah oleh ustadz Penawar Rinduku). Wallohu a'lam bis showab. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2181) 


LINKDISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/824477330908410/ 


3675. HUKUM MEMBAGIKAN ZAKAT KAMBING DENGAN 
DISEMBELIH 
PERTANYAAN : 


2 Ali Hanif Basyir 

Assalamualaikum. Mau tanya zakat kambing, misalnya mengeluarkan zakat 1 ekor kambing agar 
merata maka kambingnya disembelih setelah itu baru dibagi. Boleh apa tidak?. Makasih. 
Wassalamualaikum. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab al Kafi Fi fighi ahlil Madinah 1/314: 


dx go | 52 X9 da US wol SJ) iladl aluig 


"Zakat kambing diserahkan kepada orang-orang miskin dalam keadaan hidup dan tidak 
mencukupi diserahkan secara disembelih". Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/881107791912030/ 
www.fb.com/notes/887604721262337 


3738. BOLEHKAH PENGANGGURAN MENERIMA ZAKAT ? 
PERTANYAAN : 


2 Rahil Memed 

Assalamualaikum. Sebuah pertanyaan... dan mohon bantu menjawab : Aku adalah seorang anak 
dr ibu yg berkecukupan,, meski sudah menikah dan mempunyai anak, aku juga bisa dibilang 
pengangguran.. setiap harinya memang tak ada uang yang bisa dihasilkan.. semua kebutuhan 
hanya nebeng sama orang tua... Pertanyaannya : 

Bolehkah aku menerima zakat dari orang ?? Dan bolehkah aku mengambil bantuan sepert raskin 
dan lainnya ?? Apakah aku termasuk orang yang mustahig zakat ??? 


JAWABAN : 


2 Yai Gandeng 

Waalaikum Salam Wr Wb. Orang yang mampu bekerja tidak halal menerima Zakat dan yang bisa 
pekerjaan layak untuknya. Dan jangan menyalurkan zakat kepada orang fakir yang mampu 
bekerja. Karena seseorang tidak dianggap fakir kalau dia masih mampu mencari nafkah dengan 
pekerjaannya dan bisa menafkahi keluarganya. 


: : 228 0 6 & Vigall Dis € gan 

lo dio Lai) Jln 49 Ain 3 bupao US 0 38 LuwiSall Ssilly IS Jl Jas YG cwo Ssi lola 
USS ul 5954 X9 Ulic9 dau yA KmSI9 Jaga Ul Ule Lalgl UX BS JI yo dasy N Ie dis day 
Hall dah se Gabe Kasal dlaal ses ll Sae ora Salad YLIE 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2182 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan adapun orang yang kuat /mampu untuk bekerja maka tidak halal baginya mengambil zakat. 
Sedangkan definisi orang yang kuat/mampu untuk bekerja adalah : orang yang badannya sehat 
dan dia mendapatkan pekerjaaan yang dapat menutup keperluan dia sehari hari , maka orang 
seperti ini tidak diberi zakat karena yang wajib baginya adalah bekerja agar dapat mencukupi bagi 
dirinya dan keluarganya dan tidak boleh pula bagi dia bermalas malasan untuk tidak bekerja dan 
tidak boleh pula bagi dia meminta minta zakat. Dan ini adalah madzhab jumhur ahlul ilmi. | al 
majmu syarah al muhadzab juz 6 hal 228. Translated by Muhib Salaf Soleh |. 


Bagi orang yang sudah punya pekerjaan Tiap hari tidak diperbolehkan mengambil Zakat 


| 310 22 will dg, 
8S JI ss Jd 950 WS ag IS Um yo 1 S9 ab JU 


152 doiuall - gili! « yadl Logo ay - lokal dc gagal 
ae Seal alba Y sent dy elils sa sasa alas Jang en se tea bisa al dilas 
ale (Sig HYI (UiSLuollg el jin Small las ) oles gi Agt lo de Jalla Jlo JS Ul3 «aw 

JB Gil akug Gulo All yan dis S9) lo dial ig yo lill3g Jalil an lo NI dognc ale dloid « 
a88 ade » 8 agilicl yo S9 A80 pgalc Ul agalci9 


2 Ghufron Bkl 
Orang yang mampu bekerja tidak berhag/tidak boleh menerima zakat atas nama fagir miskin : 


Alisa dilas : 
0399 « s0 la 0) 910 YA SI 909. ba JUS 909 LuwiS  « Ol 083 SSI Ul ali dus89 
2S yo SI lc 383 dlagiiay y0 329 Ul wu la dio al lc Giiall Jul 9d BL Ac 3 iis d0 yh 

sbel Ns H9 bls d J9 seku loud ole Jati Y ditto « 


2 Abdullah Afif 
Nambah ta'bir dari kitab kifayatul akhyar 1/194: 


adas auSisy y0 any Al gl asi (iga d9 Sgw d0 SAI Ag sie lead las Ng ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/903312046358271/ 
www.fb.com/notes/905442399478569 


3837. HUKUM PAJAK DINIATI ZAKAT, SAHKAH ? 
PERTANYAAN : 


? Mas Hamzah 

Assalaamu alaikuum. Masalah wajib pajak dan memanipulasinya. Deskripsi Masalah : 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib 
Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, 
membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2183 


Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional.Akan tetapi, disisi lain banyak kasus yang berkaitan dengan wajib pajak, 
yang notabene banyak para oknum atau bahkan sebuah instansi memonopoli perpajakan. Seperti 
kasusnya pegawai pajak yang memonopoli wajib pajak atau menihilkan pembayaran pajak pada 
sebuah instansi yang kena wajib pajak. Efeknya mereka tidak membayarkan ke kementrian 
perpajakan, akan tetapi instansi terkait yang kena pajak memberikan fee kepada pegawai pajak 
tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian Negara hingga milyaran rupiah. 


Kasus yang baru-baru ini terjadi seperti yang diberitakan liputan6 petang SCTV (22/4/2014) 
adalah kasus yang dialami Bank Central Asia (BCA) terkait penetapan mantan Ketua Badan 
Pemerikasa Keuangan (BPK) sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi permohonan 
keberatan pajak yang diajukan BCA. BCA mengklaim telah memenuhi kewajiban dan menjalankan 
haknya sebagai wajib pajak. Dipihak lain KPK mendapatkan bukti kuat adanya permainan pajak 
yang merugikan Negara sebesar Rp 375 miliar.Mantan Ketua BPK tersebut ditetapkan sebagai 
tersangka dalam kapasitas sebagai Dirjen pajak periode 2002-2004. la diketahui mengabulkan 
keberatan pajak BCA yang mengakibatkan Negara merugi.Disisi lain masyarakan kelas bawah 
juga merasa keberatan atas wajib pajak yang setiap tahunnya naik seperti pajak tanah, bangunan, 
pertokoan, sepeda motor dan lain-lain. Sehigga dari hati mereka menyatakan bahwa wajib pajak 
hanya sekedar membayar, akan tetapi uangnya dikorupsi dan digelapkan oleh Oknum 
pemerintahan. Sehingga masyarakat umum enggan untuk membayar pajak. Pertanyaan : 

a. Bagaimana hukum membayar pajak menurut kacamata islam ? 

b. Bagaimana padangan fikih perihal memanipulasi pembayaran pajak seperti fenomena di 

atas ? 

c. Bagaimana solusinya ketika rakyat secara umum keberatan membayar pajak dan lari dari 

kewajiban tersebut ? 

d. Bolehkah membayar wajib pajak diniati membayar zakat ? 
Mohon dibantu untuk menjawabnya, insya Allah akan dibahas dalam bahtsu al masail al diniyyah 
al wagi'iyyah vili putra pondok pesantren khozinatul “ulum blora 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam, kalau kita berpegangan dengan madzhab Syafi'i, maka hukumnya 
sebagaimana sudah maklum. Ta'bir di bawah adalah berkaitan dengan penarikan kharaj (pajak) 
oleh imam sebagai pengganti 'usyur (penarikan sepersepuluh dari zakat pertanian) maka 
hukumnya boleh. Hal itu disamakan dengan ketika imam dengan ijithadnya menarik zakat dengan 
gimah. Dengan demikian, hal diatas tidak berlaku untuk selain imam, kecuali jika sudah masuk 
kategori mujtahid atau taglid kepada madzhab yang memperbolehkan. 


Catatan: 
Pertama: Berikut ta'bir di atas dan terjemahannya: 
vasil  bi 233 YL SESI 3 dasi s3 K GS saall 2 Ny 494 Ul ade ala Asal Ssi J3. 
al dai Uslyl yc ot Uls 
Jika imam menarik kharaj sebagai pengganti 'usyur, maka hal itu saa seperti ketika dia menarik 


zakat dengan gimah dengan ijtihad.Dengan penarikan tsb maka gugurlah kefardhuan 
mengeluarkan zakat.Jika masih ada kekurangan maka orang yang ditarik harus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2184 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyempurnakannya. 


Kedua: Kebolehan di atas, jika memang imam melakukannya dengan ijithad atau taglid yang 
benar, jika tidak maka kharaj (pajak) tidak bisa dijadikan sebagai pengganti zakat. 


Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj juz 12 halaman 101: 


Y am ali gl da3 Gie Jp Gil de Aib gl AAN ASI UI NI BEJ 38 SY yaSall Gl Alas Ika 
| 4 AD9 ya GAS lallao 


2 Ghufron Bkl 
Pajak tidak bisa diniati zakat ( zakatnya tidak sah ) : 


dd gl ali 65 ld 4g SS YG 3S JI SIX S95 33591 2) - JW agio 2 HC wool hal 
al BN US 3 cerita 0 yel BEI ye Tgl SENI 1 As Ng RESI Kena ByanllB li ul 
Ai ellall gu YG d ueg osialls Ula Jlg uugSall G0 54 lo ding 85 gt plg lgic lagi no 5 Ab 
SH yan0 di ma Y li yo Ags lo NASI Sg SS JI al Elia adydag Saad 92 Iag L3 3 jl 

Sa list a33 LS BJ 


Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/911554428867366/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/797781530244657/ 
www.fb.com/notes/927215760634566 


BACA JUGA : 
www.piss-ktb.com/2012/03/1211-hukum-pajak.html 


3893. HUKUM MENCICIL PEMBAYARAN ZAKAT 
PERTANYAAN : 


2 Jaka Perkasza 

Assalamualaikum,wr,wb, tolong carikan ibarat zakat dicicil / diangsur. Begini kang, ada seorang 
pedagang setiap setahun penghasilannya mencapai senishob, karena takut merasa berat jika 
waktu mengeluarkan zakat, akhirnya mengangsur setiap akhir bulan, setelah 12 bulan, kadang 
sampai 14 bulan zakat lunas. Begitu ceritanya, yang saya minta ibarat, bukan bertanya apa boleh 
mendahulukan / bersegera mengeluarkan zakat sebelum haul, karena ta'jil zakat sudah jelas 
hukumnya. Bahasa arabnya mengangsur apa ? saya kira tidak ada keterangan mencicil kalo di 
dalam kitab-kitab klasik, insya alloh kalo di kitab kontemporer ada, seperti kitabnya yusuf gordowi 
atau wahbah zuhaili, kalo ada yang punya ktb risalah zakat punya syeh yusuf gordowi, tolong 
buka, aku sendiri memang lupa, tapi yang jelas di kitab kontemporer, aku belum punya kitabnya. 
Dan saya ucapkan terimakasih banyak pada semuanya jazakumulloh ahsanal jaza'. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalam. Menurut Syaikh Ismail Zain : Mencicil zakat tijaroh hukumnya boleh dan 
sudah mencukupi sebagai zakat / sah bila memenuhi 3 Syarat : 

1. Muzakkinya tetap berstatus wajib zakat sampai akhir tahun. 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODA@OH | 2185) 


2. Hartanya di akhir tahun mencapai senishab. 
3. Orang yang menerima zakat / yang diberi zakat tsb tetap berhag menerima zakat di saat akhir 
tahun. : 


o3oil yo sol JAS HI UlA0) 88 dio duslg 9D laS Joall 51 35 Jl S9 Ul oole su ab : Jl gam 
le390 2S JI c189 Jd 2S JI J cai 383 Jooll 51 cs Isl sus Liuad La Jaa ol Jb ulas 8S) sob 
cash Iloadl 49 23SAdI SW 2 dll 1695 US ul Jaa dll wake Isl g oo JB uda S 5S la 
suda oo Jet uli dad abg iv ic Ul 519 Lg2890 85 Jl a89 Janll SI 99 Ula 
Sil LoddS Jb Lilo 19 S Lana WaloSL N 9 anto dd» LIS dlagall IS 5 alba N Lao Jual 
lo y3S9 al Xgiio US a05 ayoo Li Jan lou JNE 38 9 Jusaull 3192 ag3NbI ag0c 99 Ugal gilu 
sliy Has dlaill as 9 alel 5000 0 5 bS Hb bg Jssall iS £939 cl 51 asi peio Ld 
Jaa st 98 Nol Il uAuill 3S Lb Lal os dl Jlall el Lesb Jani ssl dll Uss3l) Nai lal 
PT ye on diclowl ll Solo cuJl 53 .libikuo 


2 Rampak Naung 
Kalau waktu nyicil sudah sampai se nishob boleh. Karena mencicil zakat diawal tahun termasuk 
ta'jil zakat dan mayoritas ulama' madzhab memperbolehkan. 


Samad NI S3 ey SU UN ga g: 
)24/354 (-124 Secang) Uiiale saigalatA slLiliari gllail glag copa jual eko lt ang) Ula iran ISO 
ISL sala BJ asal gan gag € Lal 97 DI Mantan yng Ula (Il, UM ola gala Aim Tata VJ NG Sad 3 RAMA, 
IS BJ Nia Il MIA ala gaada Ina ala RAW JSLS Haul wela Wad Nas. NN hy MiltasA3U gl sam 9) Ui lela 
laa 9YaN3) Ta 3 y! Cc Yg SSlallala (Bu Tn SRS ada ssh ya gl lag ala Ta Sx Kial—a ga gal CN 9) 
Tama WS 3d gn gd TAP « B3) AN « sak Yuyun Ay W jl « ala gih Jagl 39 Ida W gl &J ma 
Cam 9) Siayad BJ ab isa « S3 laSl 55 Ksagy 00 Ul Sad Natan « Saly3 K3 Ha yg Ml P3. SH yag Nisaasd dal gl 
HIS BUSI Aisalk glaa al 7 Ty san SIB nata S3 Yu Uta Abad, sibilaas bal yg Ale Seal Wal 3 YG 
Kialtn dal cindai ad. IR) Un Jala Y si sk YA Kila. LI Usilalk » Joyakel Sncalil Aoa SEA 3 SIS sal Bapusliao 
. JA AAN JA 4 LINA SU Kind « A3 ILariaa SL AA : lu Bah jSla 9S Aa Sania KA «193 pAA MA « la jo 
Yiaiha Lela 9 LISA Ng — LAU Ua ka hy ag 3Sb Wis), We ad Dg al) Mal S6 Ay La PL L 6 
Jain jae SA Vin js ISIS Usa |uiaagl Sl dil uule AS dintaglalS png BJ Bo pad , Lal S8 Haa sialan Ui, 
losn lel salp Aam 5 jitaragl Ao SN Mie) laa Y Sy al el, La Haa « AAN S 39 Usa (Ya ls 
Yigkeala8 A ga yA sll 3d. 


http://islamport.com/d/2/fgh/1/35/845.html 


Silika dal gl Ale Io al Kim 73 Yup Winaktn dal ciada Lada Ao, IK) Un gJ dala YA, IK 3Y IA Kila. 


Syafiiyah memperbolehkan menta'il zakat tijaroh karena nishob tijaroh menurut mereka, 
disaratkan di akhir tahun saja bukan di awal atau di pertengahan tahun. 


: ISS jla gl la) As ag Kinal sa yan gal « AN m9) Sam WS Bd gaga Hina « SA AN « gaksl Yg (kuala 
sat ga ga USU € gila Jai Jlagl 9Y atap Uglata Bad award € gan 9) Sirah BJ ah ja « Sl Ja Sal Wuagy ana Wala SJ 
K3 « Sal IS aa Haag Md Wa x3 . 


Disyaratkan dipebolehkannya menja'jil zakat, nishob harus sampai, maka tidak boleh ta'jil zakat 
sebelum sampainya nishob, dikarenakan nishob adalah sabab wajibnya zakat dan haul adalah 
saratnya, maka karena itu tidak boleh mendahulukan kewajiban sebelum ada sabab, dan boleh 
mendahulukan wajib sebelum ada syaratnya. Seperti mengeluarkan kafarot sumpah setelah 
bersumpah, dan sebelum menerjangnya, dan kafarot membunuh setelah melukai tapi sebelum 
keluarnya nyawa. Wallhu a'lam. (ALF) 


AJ anai yaah UM Sal, lesinan Ukaatk !) SJ AJ gan AA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2186 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WS ala gd silika Ia an) Aa HSUA Had No7 mall Uiaktn 3 YM Jas gama ana ga yaa Ala am) SinoglSlale Ular BJ Uya 
ag BaJUSSJ € ghe) saksi Milk al ) Stay JL HJ Un Jp lal pas ol, UK oa koh Wants al yang UK (JA, UM 
sala gasla lina J SIS dll malah 3 Ra AA, IS 5 sa Ga ld NN 3G Sal Sada mala Sang Wa ga yah 
Walt “A Tas JSIs ay au Bis» basa : A3), "al JS 2 ea Kla 3d lu , Way « AP Wacla sada Suaka 
ay Uaal ya Mela Yuan Saau adha sid al) SasnJ AG Malay Jus: 113 (SA Ill Ls TJ alulay 
Pr Yaa » Yikl SB Io sinian alel Ala an) Sidragl SUSU 3) Depsalel Minal (Hists4 7351 1) Tha (7-5, 
0 Ha SA) glo la3 alga SAS yana sea podblilo 5) gala » "su du (laut oa sal yag (la ga Lila ala gula 8 , 
Tama ana SJ kyiad « 3 Sya Ap AAA hagal 30 : Pena Aap SG aa 9) JJ SG Ps SI Ls) 3 
smlalilan 5 1 Uta, Jl, NM ola Sae aga 3 as Asa In yang : sus) ho Mi Ih, Wa ola 
sa Jian): Ai daladal ISIS Wanlow la ra Wala 3 Ui yana : Ehranim Ga Pt 0x5 Td dya Hah 
patas ay samala SAI BJ Wal pala g: Mila gl Bg 9 IIA gl pad «BJ 1 gum NY pal eU Iin Long s SU Tn 
Gdigaal S3 ISA (le Layan (ding ! AR MOS Ol Ja saka as Salut dal "$ Y al Catisl co yal Ygalug dale AU 
ISDt Ja yA Sa 3 SI Dae ye NY al uy Usa ayam 2 Mia ho WM la gaslata ) 05 Mangga 1 Suaka || SA 
slaryplusilao 017 ls WA Uh lola Io Wa cola pula ad” 3 uca badal #luiudlisl Kes ya |) a8ke Lang 3 
Ungg. : : KRI 2 ya mla H3 yg rn —, Blu Ta 24 glaig Un. 3Y ab Wis Jaman iss App 3: hah 
ma gl CL Uk ola sala. ca) paslila 23 lg Ulaa8A Ata) 1 at layan yA ay Mlaa gluta « TN Lila 
|Ha la sa Dadisa lay mad NY ka Sya jl PARUT «sial al SlS, ala g07 SUa Salat ya ha yled glesila I, mt) Ia 
«hal Manlon deg el, pellet cxgl KG S8: ca) KG kal aa Iva Had 39 kawa “ale Uso san Na Su) 
kuala ILagak - HL « MAS ) old sda JG Hasan, Oa lecalamay J 5: 114 (isa " so busa), Ily 
alasgh Aan) mau gigl (3 Si gkeda a07 Had Hala ) as 95 basa" "lo Hasto 3 Us yaa : MAS, Fa) Mala Weag 3 Samad 
HS, Jali pa Mah mna Was SL an gl) Un ay mama gg al EL ih Baal 2, JAN Us yg (Ollsilaa , ec 
sman kba yan | (keran ala Lag) Ba « NG Ny mania) RA as KG hg ad KG | 38 sam ya Id ala 13 Is (lalat 
HA g YNA gl Lag) AI NY yaa aU Nasale Ac Pd pa AAA Usa illaS, ey lea, Ud oa Wa g JI pad ala 
IS AG Woamtay seniornya ks App kala 3 Dea kawal La ya pain Sal aan 9 JA) kalua by ca) (3 
Sa IS5y Unlale « Sal sala Ik Pan UaYaJ Maika 3 cl, JadYasalg AJA leh ) kal issla Mara (SJ 
Uiilke og Y ama pasaga LK? Isl US sesat pal: ) Lama (ika Mag IYA) Say il «GAS Wawan alli se NYI 


a 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/710961475593330/ 
www.fb.com/notes/929352533754222 


4080. RUMAH TIDAK WAJIB DIZAKATI 
PERTANYAAN : 


? Andi Fajar Fazlina 

Asslamu'alaykum... mohon izin bertanya apakah rumah tinggal termasuk sesuatu yang wajib 
dikeluarkan zakatnya? Jika wajib, berapa nishab dan kapan Aulnya ? makasih atas kesediaannya 
menjawab 


JAWABAN : 


2 Wong Gendeng 
wa'alaikum salam wr.wb. Tempat tiggal (Rumah ) dan pakaian yang dipakai dan kendaraan yang 
dikendarainya Tidak wajib Zakat 


salgndlg Jail lil9 Kord Ubig ciSwl 93 98 BS JI Ui JB539 - do NI Uda le dial 

log JlagiaYI Aug s8 Ulayg Hail blg seal Uliig maid 93 53 BEI La XS 
san la Ws3ldl9 “SUS alga 93 ani Y I5S9 cdradl gl Hd yo K4 Al ISI sila VI yo 4 Jom 
wdldol Gil «bl S3 AJ ISI ld g5ug, 


| 283 10 24 55 Asi) dugiill Ac gun goll 
la»9 Jisioll Cabila wiSawl 33 ISS9 « ui Solusi CulS Ola adal a25 LB Slittall lali L15 193 S3 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH | 2187 ) 


ls gaig BIS JI : 


Tidak ada zakat untuk kitab ilmu yang dipergunakan oleh pemiliknya atau bukan pemiliknya 
(Orang lain) : Walaupun sampai melebihi satu nishab , begitu juga tidak wajib zakat untuk rumah 
yang ditempati . Peralatan /perabot rumah, hewan tunggangan, dan semacamnya. Wallaahu a'lam 
(AS) 

Link : http://islamport.com/d/2/fgh/1/35/844.html 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/941190362570439/ 
www.fb.com/notes/941354569220685 


4111. BAYAR ZAKAT TIDAK HARUS LEWAT AMIL ZAKAT 
PERTANYAAN : 


2 Bank Pipit Ir 

Bismillah, Assalamu'alaikum, maaf mau bertanya. Apa benar membayar zakat harus selalu lewat 
Amil ? jadi semacam serah terima gitu, dan boleh gak zakat diberikan langsung kepada yang 
berhak ? 


JAWABAN : 


2 Kang Dul 
Wa'alaikum salam... membayar zakat harus selalu lewat Amil, karena tugas amil adalah 
membagikan zakat kepada yang berhag jika sudah mendapatkan mandat dari imam. 


sela Sita Je gal :3h BE UI ade Joki AAN 933 (226 129) dng dugiill ic gua goll 
dlu AsoNI ara33 ISI Kalo ale Gokallg Jlall OLI Lo Lsas) (1) . 


2 Muhib Salaf Soleh 
Bolehzakat diberikan langsung kepada yang berhak, tidak harus lewat amil. 


Moyo 1g Egoao. 
sis lo well og ad Ill RI 93 JS9 si « OB ai Lain yi J ul IS JI 3x9 33 Say ul J (@wlill) 
Jel adil 3 . WOL jils lod NS9 Ill dc gili 93 


2 Ghufron Bkl 
Membayar zakat tdk harus melalui amil zakat : 


FI 215 193-2/192 cwlllall #ulel 

Sole Agus bai 8S JII Elo H3 Ig (Awi) #JUSII Cal: 

masi ade Lg Gili gl dll H3 Ula BE JL daloill Bil masi le Kg aldi H3 Ul ul Lol 
NN Sa sa ia ae aa 
Sung Juni Asy yl UNI Sgm gallg Dal ual JB dalgill 43 JB AJ agus Y Aasolly AJ WI Ud u0 

S Api al aga Mg si CabES pgio Int Mg al UB UI HE 98 JB loS 50 Nl9 Jul cal9 213 
b jitu 8 pb US vb lal 3S 2 sal US ISI Loud Ia Ja0g all Hd SI dl ugidiwall modi! ul 
ii M9 91 SI AIA 99 359 yo asasi al yOllg 19 mon Al ulg aeowosi dulc UU Ji l9 ad Lonil 
asal OleS 3 asal gd US ISI ale dc Ly Juolollg 0 Sail Lil 93 aiiuoll R02 puasi BS JI 
Roll US ISI ball Lgiaul al gia Fagasillg Vino JS ss pu0stig pgiy Ugailly Ill saos ssi 
Jai Ul Lesu ui Lgi ga Jlodl 5899 SJ 198 Tg mail ooh NI SUN ap dagaill Is Lo bgl usa sila 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2r38 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jlo yo Obral yo Asa lil aloN LSI dinas Aa Linoy pungill le Lg Cus Ale gl lal 
Jet dll 9 dwi 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/942077769148365/ 
www.fb.com/notes/944346402254835 


4165. HUKUM MEMBERI KARENA MALU 

PERTANYAAN : 

? Ria Zaharani 

Assalamualaikum.... Ada pertanyaan titipan : Adakah hukum bagi peminta sumbangan yang 


terlebih dahulu membuat malu pemberi sumbangan? Misalnya, pemberi sumbangan memberikan 
sumbangan karena malu setelah disindir peminta sumbangan. Terima kasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Memberi sumbangan karena malu adalah haram : 


sal Ul sha! 05 diSo YYS 12 ala aa 99 aliDal Ain 
olasl Is WK « 05 3g Aeio elSilul dio A39 MUI L0 X6 59 sepi Had d UC Lo Uulb JJ sLSNI 3 JB 
sugall 515 dilas Dl dlam gl 032 2 ba dl UD3 Ls US 5S pokonK 2,5 


Disebutkan dalam kitab Ihya' : Apabila ada orang mencari / meminta sesuatu pemberian dari 
orang lain di tengah masyarakat, lalu orang memberi dia karena malu kepada masyarakat sekitar 
walaupun itu bukan berupa barang seperti halnya jasa, begitu juga haram setiap orang yang 
memberi sesuatu karena untuk menghindari kejelekannya ataupun perbuatannya. (Tuhfatul Muhtaj 
VI / 314) 


Timbul pertanyaan : kalo beli karena terpaksa atau malu bisa disamakan gak ya? Menurut 
keterangan yang ada di kitab I'anatut Thalibin tidak sah. Wallaahu A'lam 


Vo Ta will lc! 
OLS) pal Ha By 0 SO 0 IS Lgi09 KD AAS Ray NI MSI Lisa gl US beib dSle wb Hug 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/890323994323743/ 


4171. SAMAKAH MUSTAHI@ ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT 
MAAL ? 
PERTANYAAN : 


2 Al-fagir Fi Sabilillah 
Assalamualaikum. temen temen saya lagi rame bahasa mustahik zakat, yang dibahas ialah, 
mustahik zakat fitrah dan mustahik zakat mal apakah sama ? mohon jawabannya 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2189 ) 


Wa'alaikum salam. Sama,yaitu delapan asnap atau golongan. 


Ta NOT ea ul) dns 
del al 9 Slot dilas adl sell 9 Jlodl 355 Gx0 Lx 


? Santrialit 
Wa'alaikum salam. Mustahik Zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (mustahig) baik 
zakat fitrah atau zakat harta, yaitu sesuai dengan firman Allah SWT : 


03 Ul Jua 683 Cmosell3 BMI 533 Kol @dgalla le GWolelg ceSLuallg el yaa BSI Lasi 
253 MIE Abg Al yo WA Juta 


Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana."(@S. At-taubah : 60) 


Delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas adalah : 

1. Orang Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk 
memenuhi penghidupannya. 

2. Orang Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 

3. Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpilkan dan membagikan zakat. 

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang 
imannya masih lemah. 

5. Memerdekakan Budak: mancakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang- 
orang kafir. 

6. Orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat 
dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan 
umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 

1. Orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan 
kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mancakup 
juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan maksiat mengalami 
kesengsaraan dalam perjalanannya. 


Ketentuan-Ketentuan Zakat Fitrah : 

1. Besarnya zakat Fitrah adalah 1 sha' yaitu 2176 gram atau 2,2 Kg beras atau makanan pokok. 
Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 Kg, karena untuk kehati-hatian. Hal ini 
dianggap baik oleh para ulama. 

2. Menurut madzhab hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang seharga 
ukuran itu, jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik. 

3. Waktu mengeluarkan zakat Fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga sebelum 
shalat Idul Fitri maka dianggap sedekah sunah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 


Kel 3 rt6 aed LAI 3 ISI Ja3 Ugiis 355 pg Oikall JS ISI 538 


Artinya : “Barang siapa mengeluarkan (zakat Fitrah) sebelum shalat (“Idul Fitri), maka zakatnya 
sah. Barang siapa mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sedekah sunah.” (HR. Ibnu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2190 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Majah) 


4. Zakat Fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat. 

5. Amil atau panitia zakat Fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah shalat “Idul 
Fitri, sebelum maghrib. 

6. Jika terjadi perbedaan Hari Raya, maka panitia zakat Fitrah yang berhari raya terlebih dahulu 
tidak boleh menerima zakat Fitrah setelah mereka mengerjakan shalat “Idul Fitri. 

1. Panitia Zakat Fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat, agar 
ibadahnya selama Ramadhan diterima dan mendapat pahala. Doa yang sering dibaca oleh 
yang menerima zakat, diantaranya: 


bsa dl das3 call Us I5b3 Sulbel ls dl ISI 
Artinya : “Semoga Allah SWT memberikan pahala kepadamu atas apa saja yang telah Allah 


memberi berkah kepadamu atas semua yang masih ada padamu dan mudah-mudahan Allah 
menjadikan kesucian bagimu.” 


Adapun orang-orang yang tidak boleh menerima zakat ada dua golongan: 
1. Anak cucu keluarga Rasulullah SAW 
2. Sanak Famili orang yang berzakat, yaitu bapak, kakek, istri, anak, cucu, dan lain-lain. 


Sumber : PISS-KTB : Fasal tentang zakat fitrah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/946464245376384/ 
www.fb.com/notes/952150008141141 


4243. SHODA@OH JARIYAH 
PERTANYAAN : 


2 Saleum Aneuk Nanggroe 
Assalaamu alaikum. Bagaimanakah yang disebut dengan sedekah JARIYAH ? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaikumus salaam, wakof itu termasuk sedekah jariyah yaitu artinya sedekah yg mengalir terus 
pahalanya walaupun dia telah meninggal. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


A0 wp NN 2 sggil sb al To. 

JB (Al genap Jaa ati ale gl An la AB) Uya YI AED ya VI Alas (latih (llaiYI Lila IN) alang dale AMI JA 
Ca ALI GA Lenyas CAS AISI ALDI (UMY 238 (BY) AI CAN) dan Alat Ai yag lai Cuall Jae Uji Eyamll (,ina (Laball 
SB gl (5 3 An Jln Aina! SIAK 3 Lain gi) Hala Uya AilK (GA Alat SIAK 3 dau, 


2 Ghufron Bkl 


sa lal : 
Jong J9 alun SI las dg gl gita ale gl day in yo YI SS yo NI Alac gbbtil aluoll Klo Isl 
Hall ade dll dirall lola. 

JB masi Jl JB LS gl ole ella die gone Uli rela "uga! 98 JB (LB ale 1g 

uls Rlidl Amogll olg.l 2 Lg28liog Laibsl We Grwoiioll los Jo Als ad WM yo 0 4g 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2191) 


Jan up Bilal! Lo H0 2541 JBg-alundgi Agll ade Cysall 493 Eruoll Jo dab sg anal Lalai 
Se lelas yo Lis Cabul Jala Saslul gay latis Y Lil 19,55 call bund dy ale Hall Sol 
bl Leonnsole lela 2Kovail «ll B3 Lsil elaloll Sie: Al gesa-algis ab gen dal! 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/951011698254972/ 
www.fb.com/notes/962000967156045 


4391. TIGA DERAJAT INFAA 
PERTANYAAN : 


? Ali Zakaria 
Assalamualikum... mohon pencerahanya para ustazd dan ustadzah tentang makna dan termahan 
lafad kata : 


samoitoll bub lal sll HWI ds pall oli oi xeisl IG dullla sdg da yal de Hi dll log 
Su x5 call» 0 UB Lawa Ui glg KI ale an 39 soul gili 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Teks itu mirip dengan keterangan imam al ghozali berikut ini : Imam al ghozali dalam kitab rahasia 

zakat menerangkan bahwa dalam masalah sedekah beliau membagi hati menjadi 3 tingkatan : 

1. Tingkatan orang-orang yang kuat yaitu orang-orang yang menginfakkan seluruh hartanya dan 
tidak menyimpan sedikitpun untuk dirinya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh abu bakar 
as shiddig rodhiyallohu anhu ketika beliau datang dengan membawa keseluruhan hartanya 
kepada Rasululloh, kemudian Rasul bersabda : " apa yang masih tersisa untuk dirimu ?" abu 
bakar mejawab : " Allah dan Rasul-Nya ". 

2. Tingakatan pertengahan, yaitu orang-orang yang tidak mampu mengosongkan tangannya 
sekali waktu tetapi dia masih menahan hartanya untuk infag ketika terlihat adanya orang yang 
membutuhkan .ketika ada orang yang membutuhkan maka dia bersegera untuk memberikan 
hartanya agar kebutuhan orang tsb terpenuhi dan dia tidak membatasi pada zakat yang wajib 
saja. 

3. Tingkatan orang yang lemah, yaitu orang yang membatasi pada membayar zakat yang wajib 
saja, ini adalah tingkatan mereka dan setiap dari mereka memberikan hartanya berdasarkan 
ukuran kecintaan mereka kepada Allah ta'ala.aku (imam ghozzali) tidak melihat kamu mampu 
pada derajat yang awwal tidak pula derajat kedua maka berusahalah dengan sungguh-sungguh 
agar tidak melewati derajat ketiga ini, karena hanya melakukan yang wajib saja adalah 
batasannya orang-orang bakhil.maka bersungguh sungguhlah agar tidak terlewat padamu satu 
hari kecuali kamu bersedekah dengan sesuatu , maka dengan itulah kamu akan naik dari 
derajatnya orang-orang bakhil. wallohu a'lam. 


Teks selengkapnya : 


(Cool BI dx yo & basi 3 loco 0 Bu aw lg «wan USM Sal OLI 43 Jlall Ilil Ul del 

Ddic Lag0 Jloll Ja53 loud yudi Un) €09 Oles AJI Du »s0lo y03OI9 « HSJI Jl 910 Jlall 
call ade A3 ENI gal! Ja Jati LIS bgl Lb Kal 93 98 pedal biliol9 « agan | lso . 
Lao DS ac A3 Mg Kawih : 

Igndle lo 19320 Jl) 22349 « Uni pewiid 19,82 Alg 095p lo gua» Igitil will ad cL33NI (ds) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2192 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ale Al adas Al Jo, V J8 AS Ula es 3) ic Al 113) Gara KH ol Je LS «Ul yo le Adil 
(Wow 9 All JBS eluusil Cntol ISlo)) ? alug » 
dl also 9gb ac GUN | 9Suwol USI9 « d0y Sal SSI Me goa N Wal Ad « Ualbwgioll ((dnUl)) 
SIS oo amdal X3 ole Tg mi ag WS Saw dl Igo seb IG. 
H5 2 ale Jlall agio SS Jiug gile 0Ag3 4 Alai 3S JI -If ale ygmtitoll sdg « eliwall (AUN)) 
Kalo 5530 UB WWI dn yall jali NI xgis8 4 Kuil Yg dgNl doa ade pati JII log. les al 

Dal dad Uc sllu Ri 18 « eguiy Gnaig NI aga elile yuA0y N Ul gi «dau 5. 


LINK ASAL : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/988353644520777 


www.fb.com/notes/992561417433333 


4375. HUKUM MENJUAL PADI SEBELUM DIZAKATI 


PERTANYAAN : 


2 Mas Iful 
Assalaamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya. Saat ini di daerah saya 


habis panen padi, akan tetapi para petani padinya di jual dengan cara sistem tebas (borongan 
masih dalam pohonnya) sehingga petani tidak mengetahui hasil panennya secara pasti karena 
yang memanen bukan dirinya tapi anak buah sang penebas tadi. Apakah petani wajib bertanya ke 
penebas hasil panennya dapat berapa ton supaya petani tau hasil panen yang didapat secara 
pasti ? Kemarin 1 hektar bisa laku 25 juta. biasanya 1 hektar bisa dapat kurang lebih 7-8 ton. 
Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya ? Terimakasih. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Wa'alaikumussalaam warohmatullah wabarokaatuh. Penjualan tersebut tidak boleh, akan tetapi 


jika berpijak pada pendapat Imam Ahmad, hukumnya boleh asalkan didasari adanya kebutuhan 


yang sangat mendesak (masyagat). Namun menurut Imam ar-Rohmany, hukumnya diperbolehkan 
selama penggunaan harta zakat tersebut dihitung dan baginya tetap berkewajiban mengeluarkan 
zakat dengan tetap mempertimbangkan prosentasi dari harta yang digunakan / dijual tersebut. 


Wallaahu A'lam. 


Referensi : 


dy saia Asulo SOY 0 OR Sggil € gasal 

UB Bals3| Ji 0516 Sis gl Akta gl US gl Ie GS #Igus 8 Lapa33 35 BEJII Jl & SI ( 25uull ) 
Ga Jb ISI Ul lali S5 va 93 Talia BSI ade san BEI 38 98 Kay J5 Jali 2105 EL 
Tes gl IS (will) Sl Slas sal dlai5 Jlgal da3 0 otnik0 LINE Tau 309 HIU gl can 
Lo Ikoballa - JB ul adl - 33 AL Uh caml GEA (JS) usdsall S5 (ls ) ball yani 
pas 8 li (oilils ) Ebi 99 Kucg IS JI 38 98 Ball lai (bol) Jisil D5 AS SSI Is 
sslulh M3 Jas 55 20592 20 ISI Bill SSI UI alas goal 9d USA YP gas 93 H0) ( WI) 
Up3 35 SI 99 gl adil SSI UB SS Du JIN 2105 mic BEJ 539 S Anal 3 Co Jlall 46 Go 
Ws « UB dadip N Ubdallg AG 9d dika Inah gal Elusil 3 peiall NI ad yLI 99 wa 
al IIS Tag OB NE JS UI ISI AB X3 Gatdl $ jitul Teki 


Sl os driSo| V1 yo wo sal Sgleb nl Lada pia Aye, 
WN 93 RS JI H3 dio 18 6533 JG Gl Sisi J lo yag Sl eh IBI 5355 SIG 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAOGOH | 2193 


Siau 33 Sail SIG ale Ria wo) B3 H ya J3 233 wil SIS al HIS 23 93 la 3S) 
Go Sue W8 8ISJJI 538 ISE Lag hui Sai SSI Jlall 5585 Jb 45328 masi Ja8 al d3 Klg las 65313 
elaslodl GAS UB Ula dari Ja Sl BY BBI Wi Ul AS eliaa Ig soal Sic sa clhel 
JB abi tie) His) Yg 0 363 Y lo ole Jas: bli lo CWM Lio 953 leg , LasNI3 »La29I o3 pal 
Km3y Yg #ISHYIS ISL Soal 535 93 SSI sal 93 253 8 dluoll S3 5 AI Ul A3 AS dausal 

ol ASI 99 09539 Dl do,3 Ag Ss Ab 3g BE) 2) al 1553 L38 lusa ISI ulos Jl J9 ale 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946959065326902 
www.fb.com/notes/989278351094973 


4518. TASHARRUF HARTA HARAM YANG SUDAH 
DITAUBATI 
PERTANYAAN : 


2 Al Pakir 

Assalamu'alaikum. Seseorang mau bertaubat, sedangkan ia mantan perampok, syarat-syarat 
taubat yang berkaitan dengan hak adami, misal harta orang lain yang sudah dirampok harus 
dikembalikan lagi kepada pemiliknya, sedangkan pemilknya sudah mati alias wafat, dan ahli 
warisnya pun tidak ada, maka dalam kasus ini bagimanakah tindakan untuk si mantan perampok, 
jika ia mau bertaubat ? monggo.? Barokallohu lii wa lakum. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, harta tersebut boleh disalurkan kepada kemaslahatan 
umum muslimin seperti pembangunan jalan dan jembatan, pondok pesantren atau masjid dll. 

- kitab majmu' (9/351) : 


8 yg 5 3 Ha II) Su PU AJ AJ gila Lb 94 ab jls8 PI al, Sy Mali NY AD BE Ika 15 laa Sula En Su 
ash gada Mad Up gl HM gl Slip Lele Y an BA gantsa sagy san JEMA diisi Uya JA &, sawalle Uamlany Ualed SUtilh y jl pala 
Marlna parallu Ja 419 ASM gim 3 IS La yabi 431 Lamlo gy Apt 3 Ain Mel Bay) Ig Sa je 


Imam Al-Ghozali berkata : "jika seseorang memiliki harta yang harom dan ingin bertaubat maka 
jika pemilik harta tersebut masih hidup, wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya 
atau wakilnya, dan jika pemiliknya sudah meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya, dan jika 
tidak diketahui pemiliknya, maka harta tersebut hendaknya dibelanjakan untuk kemaslahatan 
kaum muslimin yang bersifat umum, semisal untuk membangun jembatan, pesantren, masjid dan 
perbaikan jalan semisal makkah dan semisanya dari hal-hal yang orang muslim bersekutu di 
dalamnya, jika tidak maka di sedekahkan kepada fakir miskin". Wallohu a'lam 


2 Ghufron Bkl 

Seseorang yang memiliki harta haram dan ingin bertaubat, maka jika pemilik harta tersebut masih 
hidup, wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau wakilnya. Apabila pemiliknya 
sudah meninggal dunia, maka diberikan kepada ahli warisnya. Jika tidak diketahui pemiliknya, 
maka harta tersebut wajib diserahkan kepada gadhi (baitul maal) yang adil untuk dibelanjakan 
untuk kemaslahatan kaum muslimin yang bersifat umum yang dibolehkan syar'i, seperti 
membangun mesjid atau lainnya, bila tidak ada kebutuhan maslahah umum maka di serahkan 
kepada fagir miskin. Namun jika gadhi tersebut bukan orang yang adil maka dengan menyerahkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2194 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada seorang alim dan adil yang ada di daerah tersebut. Apabila juga tidak mungkin, maka 
langsung di tasharuf sendiri kepada maslahah umum. 


Bila di serahkan kepada fagir miskin maka si fagir tersebut halal menggunakan harta tersebut 
serta tidak di katakan ia telah memakai harta haram.Syarat shadagah dan tabaru' lainnya adalah 
harus harta milik sendiri. Maka karena harta haram tidak menjadi milik yang sah, maka shadagah 
dengan harta haram juga tidak sah.Sedangkan menerimanya bila kita telah meyakini bahwa harta 
yang ia berikan kepada kita berasal dari hasil usaha haram maka haram bagi kita menerimanya. 
Sedangkan bila tidak bisa di pastikan bahwa harta yang di berikan berasal dari harta haram di 
karenakan ia juga memiliki usaha yang halal, maka boleh menerimanya namun yang wara adalah 
jangan menerimanya. Wallohu a'lam bis showab 


Nash kitab Mu'tabarah . 
1. al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz. VII, hal. 293, Cet. Dar al-Fikr : 


Jlo MY sljall le Lg Oris dll Ulg UgnatalS lo call os, ang dASI ISI all SSI KI 433 SN 
Sesi Jl Jl das asi 3s as Ls 


2. al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz. IX, hal. 351 : 


adl al Ul dn 59 an0 elo A US UB Ao del allg Sugill s9 al,» Jlo ago LS Il dal JB 
Il 88 Ayu yul as V3 20 0 Lal Iu Y Ill 5 3S olga Gylo Jl a28» 59 Liv 3S u8 aiS9 
Yg A8 Ugalan! Jitu lan elIS gi9 So usb Blang saluollg bu Jl sblaE doll suakuol 

Gl pall yaa Ad bui (So al UB bui US Ul ondel dl si ul atung el gl ae ole 4 Jus 
JSI yo adal Saul YO lola Las abi Sal yo Na) Ay Ul stay Ji lol plwall jo Al dolw UB 
ade lola us Y said Kodl Abs Isl gadi Ad cdi Awali gd pgnoiall UB duty d9) el uc 520 yB 
Sung el 33 Lgi ISI dls YN Lu US Isl Jleg dadi ade U Hao Ul Jp lab NS 9 Jo at 
all sall JB SI Idg 5433 LAul WN Aib 538 dio SSL Ul gd Ag le jawa yo ol Ad Jo aed 3290 
UP DUS btw wal 3 dgleo ye Luh Wall Aig 098 LS 99 UI yo UgLSI 0,3 El Ia 43 
53 059 Jlall Ika Sl 3gny NUN Call Jdl yo ld 429 puwloall W)Llg Jis up S2 ye Lala 
Jet adleig Gila dll 9 wall Ilun0 49 O 00 VI dy add bull 


3. Bughyat al-Mustarsyidin, hal. 158, cet. al-Haramain : 


abal ale sll ga» d4 Ul ala3 « Lio gill s9 alllkog al Jlgol Ong 99 s3 : (L3 V : Uluo 
Ls Bug « ls 9d Agiug Go ul le U59 M3 20 y0 yul dg Kb Iu dl OB yoall ada « 
dio XI 0D 499 Ll! gd LoS Lio LS any Al ISI ASluob pil ala « Bjlg gl oxng lago lc 0, mentg 
dilas 00 ol 0x92 dale a0w ul lo 8 00 yo ywl lg « 292 X9 dos yo wapSI 46 sudi Sl Al 
W yag Siang « Solo d Soy NX yo SS jig « lagabyl 4880 0 yaul U 9u0809 A0 5S « Jloll waw Jlsol 
isl Dad 0 CD Gd Yo US UB 4 dio pol LS Al Cu Sbaun Sl £ HO HI wunkuall Aluadl JII 
al Ind Abi ale Gail ul adl sall JB Asi: Ya 25 « LdoEg Finddl 9 LS eljaal Ulcg duiil isl 
SSI Yg 4 Ui 0 ado &w OS Ul NI lie aslu Ng « KU Saad 5s Cu bagi Ac gl gag el yaa 
dy LSI 9D yoo 0xSI dibiwolg al 9 Jd Id 953 5553 Dl dam 99 ENI SL « Ubi baS 50 dio 


ab mal dallallg UralKOll Ga G0 all SSI Yo lc LSug £ nia 4 Alas) oASI Oo yglg « Labs 
Tanker gl Tua gl laile US ul engan 4 A8 pull Sie ega NE 4 SO ade Sl) adl lal 


4. Fatawi Kubra al-Fighiyyah, Juz. III, hal. 97, Cet. Dar al-Fikr : 
: Sd 8S gl abal ad Gmail Jay Jdg dpat ol yAS0 pls 3d Jd Alb Igo Gibi Uonako 1 Jiwa 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAA SHODAGOH | 2195) 


JS alad Ng 253 ul osol LAB Sis R9 Je den3ll gns0 lo ala Lo ad Hall Jay day Ul 
Jlo A22 0 Auaslo lo JB Al Liga! Et 48 LS Jlall Lay Jlgol das yo »Lo Sllo H8 300 0 yul UI 
Ng SnLuollg obi dobel Alan! 93 BD u21 ul td Vl9 yang So 4 300 50 alga 

Ja pku! Ai0nd9 Al pelwill x 5 A9 bea 3S Ul sol 8 X0 Nging s3 al ui3 de 4 God 
ol adg Kab Ji ll Esdsal said S9 Audi 093 ai UB ladle Las sll Jl 50 Nas) SS Ul esa 
din SS Ul lg agale Gawat 0 adal Ad Jr agid 29290 Cuogllg &1348 IgilS Ul Alcg dadi lc 4 Gnoi, 
dal Be anta Sea ha da some dam p3 Ie as LAaN aa j3 
Sd lsg adl dius 389 | ouokuoll Aluao NI Ju ali sal 99 Ao) Ng Jlall UI 534 NUN El 
ol 09550 Ain el jig das gd cl A3 Gini Ad lo lol 23 laS Amal! all $d ISd oye3 elsiI 
Jul yo oa 30 Tadi JB Lo JIN Y0 ii Jb ala wall B9 Ligall 23 93 le al all ale 
Jab yanae Aa 2 sa 3 cas wa G9 Um as welas 
SD | dio sbb p 5 o9w020 Clo plooy 05042 Jalan alas balisl Id small Lb 98 aelI Ody ag 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/975646505791491/ 
www.fb.com/notes/1079334438756030 


4545. MEWAKILKAN PENYERAHAN ZAKAT 
PERTANYAAN : 


? Hibar Irgkamaja 

Assalamualaikum ustadz, apakah pembayaran zakat fitrah bisa diwakilkan/menitipkan, seperti 
menyuruh seseorang membawakannya ke tempat pelaksana penerimaan zakat, terima kasih 
jawabannya. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Masalah penyaluran zakat, muzakki/orang yang zakat boleh 
mewakilkan penyerahannya kepada imam ataupun kepada petugas zakat.alasan kebolehan 
diwakilkan karena pembayaran zakat itu menyerupai pembayaran hutang.bahkan menurut imam 
baghowi, penyaluran zakat boleh diwakilkan kepada budak ataupun orang kafir sebagaimana 
diperbolhkannya mewakilkan penyembelihan kurban. Wallohu a'lam bis showab. 

- kitab majmu' (6/135) : 


aELallg alodi dl RB 193 J9 el Ul 4 daahiy Lai ii Al pall BSI 3x0 93 Ia ul d: (dalil ) , 
ki Bos Lil R0 el 99 JeSgll ss laulg «NE G sils lodNS9 Gilas ade Bill 9 elu 9 
S3 A59 ega ! Lulsuol JB. dls 469 Jlal dual JSI adl Asal goni WNI 3 Ggs cLA3 dut 
ol sasus BSI An Ob Ja 6d Satdl JB. HNS NG Ulil lagi JSI Jlo yo 3 JSgall Jlo s0 leris 

TAN F3 Gd A93 3g la Sl LSI 33 3 gl Iu Kuy. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1024826650873476/ 


4546. PENTASHARUFAN ZAKAT FITRAH 
PERTANYAAN : 


2 Kasihku Sayankku Rinduku 
Assalamualaikum wr . wb, benarkah bahwa zakat fitrah itu tidak boleh diberikan pada selain fakir 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2196 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


miskin, karena haditsnya zakat fitrah hanya khusus fagir miskin. ?? terima kasih. 
JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Bab Zakat Fitrah 


JB Al Sc JB - Ulgy0 Lift NG aa owl yos JI M0 Ly UI Sg Siswi IK Ep Sgono Lis: 
JB - yan Jl ac Ga lum USS - die S9 4 UDg ul « OS9 HL Tadi S9 HNSI Mu 53 gal Lita 
dab sball 155 - alug Ole All ala - All Jom K3 JB yubs usil uc do Sc uc - itali 13 gam 
23 dai Sa WS y09 Agate 855 193 LA JS ISI 50 “EnSlual dorloo SI, 3 yo sal 
lalai yo SA 


dari Ibn Abbas, beliau berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam mefardhukan zakat fitri 


untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan ucapan kotor, 
serta untuk memberikan makanan orang miskin. Maka barang siapa menunaikan zakat sebelum 
shalat ied maka itulah zakat fitrah yang magbul, dan barang siapa yang menunaikan zakat setelah 
shalat ied maka itu termasuk satu shadagah dari shadagah-shadagah. | Sumber Sunan Ibn 
Dawud juz 3 halaman 53-54, hadits nomor 1609 |. 


Muhammad syamsul hagg Al 'Azhim Aabaadi dalam syarhnya, 'aunul ma'bud 5/3: 


UP AD US 99 WSlwoll 49 Hai doladll ul ade Jas A89 JS SAJI aleball gag clball audy ( docbog ) 
iS #hesn Lan 


...dalam kalimat tsb (wa thu'matun Il masaakiin) merupakan dalil bahwasanya zakat fitrah 
ditasaharrufkan kepada masaakiin, bukan lainnya dari orang-orang yang ditasharrufi zakat . 


Sementara dalam subulussalaam 2/140: 


SIS IS pil adl ss Ud89 JI yo dclon Ud$ Wll3 lay esoaisl de Jul "uiSLunll dnalo" Ali 49 
pb Blu As le vowosdls (loss ls) ago Sagallolatiuulg Cu! dnloil 8 43 mo 


ve bisl « ul osel" Seo Cd 194 L9 s0 Lamo al Jis ala BSI 9d Eli R39 33 la ramoill io 


SiLi8 9d loo lo Situs" 


Di dalam sabda beliau 'thu'matun lil masaakiin' merupakan dalil pengkhususan zakat fitrah untuk 
orang-orang miskin. pendapat ini dipegangi oleh sejumlah orang dari 'al Aaal'. Sementara ulama 
lain berpendapat bahwasanya zakat fitrah adalah sama dengan zakat (bukan zakat fitrah) 
ditasharrufkan kepada ashnaaf delapan. Nash menyebutkan sebagian ashnaf (dzi masaakiin) 
tidak serta merta mewajibkan pengkhususan, karena hal itu terjadi dalam bab zakat akan tetapi 
tidak ada satu orangpun yang berpendapat pengkhususan tasharruf zakat. dalam hadist Mu'aadz 
dkatakan : "Aku diperintah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya mereka, dan aku berikan 
kepada orang-orang fagir mereka". Wallaahu A'lam. 


Dalam Kitab Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al Kuwaitiyyah juz 23 halaman 344 : 


SEN ah las 


Tempat pentasarrufan zakat fitrah (maksudnya orang-orang yang diberi zakat fitrah) 


Cl ole Lgiowd 319 Ol pagomdl UB : sj SS dc Jadi S3 Ml Ioi yo cleaall lisl 


www.islamuna.info 


ZAKAT INFAG SHODAGOH ( 2197 ) 


(S3) 5 abuse satu « lali 353 Led du sal dilas. 


Ulama ahli figh berbeda pendapat mengenai orang yang diberi zakat fitrah menjadi 3 tiga 
pendapat : 
1. Pertama : Mayoritaas ulama berpendapat bolehnya membagi zakat fitrah kepada delapan 
ashnaaif...... 


WSluollg el ji 193 4 somasi ol dasi al bo lislg sos uc d9) 903 ASIlol 4853 . 


2. Ulama Malikiyyah berpendapat, ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Ibn 
Taimiyyah, zakat fitrah dikhususkan untuk fugaraa' dan masaakin. 
AO A59 YO al « @ulolll Ll ac eiowu9 959 adl dusalil HD 9 


3. Ulama Syafi'iyyah berpendapat wajib membagi zakat fitrah kepada delapan ashnaf atau orang 
yang ada dari delapan ashnaf. Wallaahu A'lam. 


2 Anake Garwane Pake 
Zakat fitrah apakah hanya diberikan khusus kepada fakir miskin saja?. Mungkin ibarot ini bisa 
sedikit membantu : 


wSluollg sLll dg Sluol Alai al) wlroll 22 42 Lnu9 (k28) IV: UD 1 2 USA 
Jamal cal g WI Jum 899 U900 lg JL JI 589 agald Adgoll9 Leule Ugloll 9 


S3 Blu all lealSI L12g US Jlog al 9 gdg Ooball le Lung Ul (Juo8)" NS D1 2 


dilaill Sl yo ceng gal dll BEI d0 49 YON y0 T Adira! el gal Yield suga Ka 
Ilwd3l LSM ayu ui s9 9 ae! “ roll 59 2S Jl Jas ae | 959 08 
J3) Cu dg Sl (Bl SI dm Jab) duo cl gal 


2 Abdul @odir Shodigi 


bas yogi Wonao - olsll Cnual!(387 / 3) - adala Kd il: 

USB B3 Jail Brio UN AA kali BS JII luoo 58 Jail HIS Ina yl ade (1) elgaall disi 
foiSLuollg el ya Obral loilh "ollai A33 ag2c 93 5x8 isa Lgi Yg sl3S JI Jill 3 woo Ld un 
(60/9:4 sll) 


Golongan syaifiyyah, hanafiyyah, hanabilah. sepakat bahwa zakat fitrah juga diberikan kepada 
selain fagir miskin dari golongan yg delapan. Menurut malikiyyah dan riwayat lain dari hanabilah: 
zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada fagir miskin saja, tidak boleh diberikan kepada selain 
fagir miskin. Wallohu a'lam bis showab 


Obi S3 Gd xo0 ? Klill Cwual!(337 1 62) - Fuul Wgnall Uso 
43 a20 ul: Ra Jatll 93 Ablisdlg Asslall dkall Jl. lball 355 3..oo wd cin lis! 
aa) Baal Lil Y 7 odles A33 99 ey 2353 Ailotdl Ili5NI Gd) led 20 33538 « Jlall BK 5 da0 
Ul gp ed Jali ls AI Jas 33 Gaoolly IBI $33 Kgaa!3 lialls pile Galoll3 4S Luas 
D) (AS Ale 3) 
agio »929all J3 Igya 95 al Isl « Igaasg ISI duloidl SludNl ade Igo Iga As3lidl ul Jb 
salg Sio Odi sis 4920 19592 lailgogio 9290 gl IludAl Ros Ulil dhliallo sial bisu Ala 
diloill lu sb 0 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2198 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ra 9d dole Wlg « Swag syiah dos Jball BIS 5 Ul: SNI Jail 93 Ablinllo All JB9 
Se baall el seal anal os asa AS lol BS ya la 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1027246980631443/ 


www.islamuna.info 


BAB 


PUASA 


| 2200 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8 PUASA 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa. 


1653. KITAB PUASA 


Oleh : Sayyidul Istighfar 
Mera 
dg Sel Uly db paINI Ad pol ol Jas JS 
Artinya : setiap ibadah manusia baginya kecuali puasa, maka ia bagiku dan Aku yang 
membalasnya 
Puasa secara bahasa (suvi) menahan diri dari perbuatan dan berbicara, adapun puasa secara 
syara adalah 
(eye? a17 dead ye Ill) : 


menahan diri dari yang membatalkan menurut cara tertentu. adapun dalil yang menentukan 
wajibnya puasa adalah Firman Allah AS. Al Bagarah :183 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, 
Juga dalam hadist di sebutkan bahwa salah satu dasar Rukun Islam adalah puasa. 

Olla) pyny Cal FE) BSI sll) SNLASI pLy AO Jyaay Ita Ofy IV AL Y Of Iolab ya de PAI 
Islam itu di bangun atas lima (dasar) syahadah, sholat, zakat,haji dan puasa Ramadhan (bukhari). 
Puasa Ramadhan diwajibkan pada bulan sya'ban tahun ke dua Hijriyah . 
Rukun rukun puasa ada tiga (3) 
1. Niat 


berniat dengan hati pada malam hari ( dimulai waktu magrib hingga terbit fajar/shubuh) dan di 
sunnahkan melafadzkan niat denga lisan. Dan wajib di ulangi setiap malam malam puasa, adapun 
dalil yang mewajibkan berniat setiap malamnya adalah hadist 


Ag arlb gal, »gls gelolgy y dl Luo DL padi Jd pluall Tan di CP 
Artinya : barang siapa yangtidak berniat semenjak waktu malam sebelum terbit fajar maka tidaklah 
puasa baginya . 
Dan jika sudah berniat puasa, maka tidak membatalkan puasa dengan hal hal yang membatalkan 
puasa, karena yang dinamakan Puasa adalah menahan diri dari hal hal yang membatalkan puasa 
sejak waktu fajar. Maka dapat difahami bahwa wajib berniat puasa pada malam harinya di 
khususkan kepada puasa wajib (ramadhan, nadzar, kafarah) tidak berlaku kepada puasa sunnah, 
sebagaimana di jelaskan dalam hadist 
Dad Isl s6 JeEY HE AE ya Sus Ja 


Nabi bertanya kepada Siti Aisyah : apakah ada padamu untuk di makan? Jawabnya tidak ada, 


www.islamuna.info 


PUASA | 2201 | 


Rasulullah bersabda jika demikian aku berpuasa. 


Maka niat puasa sunnah boleh dilakukan setelah fajar dengan syarat segala syarat syarat puasa 
telah tercapai ( tidak melakukan hal yang membatalkan puasa) 


Dalam puasa fardhu maka wajib dita'yin dalam niatnya, (sehaja aku puasa ramdhan esok hari) 
(Ibas dd Tina! Ol D Lisa) PP sll AE po Saji) SEMPUINANYA. (Olian) 4S IE pu Lagi 
Jika seseorang berniat : sahaja aku puasa sebulan ramadhan seluruhnya “ maka sahlah puasa 


untuk hari pertamanya jua, ( hanya sehari) adapun jika seseorang makan sahur ( makan dan 
minum pada malam puasa) 


Maka hal ini sudah mencukupi sebagai penganti niat puasa dengan pengathuannya akan 
masuknya bulan ramadhan. Karena telah mendatakan ghasad ( kesengajaan). 


2. Menahan diri dari hal hal yang membatalkan puasa. 
a. bersenggama ( bersetubuh) baik mengeluarkan sperma atau tidak, dan jika dilakukan pada 
siang hari ramadhan maka wajib baginya membayar kafarah puasa, sebagaimana dijelaskan 
ulama dalam kitab Tuhfatul muhtaj 
SAAN p PUS Ga Gan be dl OP gan gan Cah Op Rp 3) ga) Ara aa 
ha D Tg (DL pem! 52 jas Jo) 3 Hu an G Blie) Ula y 3 au ola Tu ih 
kifarat ini termasuk kifarat tartib (harus berurutan) diantara ketiganya. dan ketika tidak (belum) 


mampu, maka TETAP baginya menanggung hutang kifarat terrsebut, karena masalah ini termasuk 
HU@UUOGULLOH /hak-hak Alloh. (tuhfatul muhtaj 3/452). 


(memerdekan budak, puasa dua bulan secara berurutan dan Memberi makan kepada orang 
miskin atau fagir sbnyak 60 orang ( wajib secara tertib) 


b. mengeluarkan sperma ( mani ) dengan sengaja, maka sebab mimpi tidak membatalkan puasa. 
c. Sengaja muntah kecuali tidak dapat menahannya ( yang karena sakit) 

Gea GP tel gal yoga ly dala Gin) Ujatiald sita yag elu Ganda II A0) ya 
Barang siapa yng terpeksa muntah tidaklh ghada atasnya dan barang siapa yang sengaja muntah 
maka hendaklah dighadanya. 


d. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga ( semua lubang yang terbuka : hidung, mulut, telinga, 
vagina, puting susu (wanita)dubur ) maka membatalkan puasa ,adapun memasukkan jarum ke 
tubuh ( suntik ) tidak membatalkan puasa jika tidak sampai kepada rongga di dalam tubuh. 


Kekek Tara aa Gek Ale FA al 3 AI dal Fsan Je 239 

Syam Pee Aj 1 aka 

Orang yang berpuasa dan disuntik, puasanya tidak batal, sebab obat yang dimasukan melalui 

injeksi itu adalah ke dalam daging dan tidak ke dalam rongga badan. | Al Mahali, dari Kitab Al 
Galyubi juz 2 halaman 56 J 


“bat aga ga aa & 34 aga kab Ya sa ali 
-Dan andaikata seorang menikam dirinya sendiri atau orang lain menikam dirinya dengan idzinnya, 


kemudian pisaunya sampai pada rongga, maka hal itu membatalkan puasanya. | @alyubi juz 2 
halaman 56 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2202 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e. Dan juga membatalkan puasa jika masuk air kedalam rongga ( telingga ) mandi di kolam/sungai 
dengan cara menyelam, karena menyelam adalah unsur kesengajaan. 


Tidak membatalkan puasa jika mencium bauzan dan mencicipi makan sekedar tanpa di yakinkan 
masuk ke dalam tenggorokan hanya di hukumi makruh. 


SOLJI JB SUS Lagi C0 K4 DG Alay nan Al yag Bel yal jl OLS Mery bali lal doel USU Ol dal SI Ja, 


"Dimakruhkan mencicipi makanan (bagi orang yang puasa...) tersebut bila memang bagi orang 
yang tidak ada kepentingan sedangkan bagi seorang pemasak makanan baik laki-laki atau 
perempuan atau orang yang memiliki anak kecil yang mengunyahkan makanan buatnya maka 
tidak dimakruhkan mencicipi makanan buat mereka seperti apa yang di fatwakan Imam Az- 
Ziyaadi". (Assyargowy 1/445) 


1. Tidak membatalkan puasa kemasukan debu jalanan atau debu tepung saat 
mengayaknya, kecuali di sengaja membuka mulutnya, adapun merokok maka 
membatalkan puasa, karena asap rokok mengandung 'ain (nikotin yang dapat 
membatalkan puasa) maka sangat keliru jika di ghaiaskan kepada asap kendaraan 
(yang bukan perbuatannya sendiri) dan sap tembakau yang dikumpulkan karena di 
hisap dianggap benda menurut adat sebagaimana yang di jelaskan oleh syekh Taifi 
dan di perkuat oleh syekh Ahmad Nakhli dan syekh Ali shufi. 


2. Maka di fahami perbuatan2 yang membatalkan puasa jika hal tersebut di lakukan 
dengan sengaja, adapu jika tidak ada unsur kesengajaan maka tidak membatalkan 
puasa, sebagaimana Sabda Rasulullah : 


(Sd ola) BUS, deleg ia lisa y dh danbo EU dago pia aj IN ISU pile yag Kei ya 


Artinya : barang siapa yang lupa dikala ia berpuasa maka makan atau minum, hendaklah 
dieruskan puasanya , maka hanya Allah telah menganugrahkan kepadanya makanan dan 
minuman dan tidak ada ghada dan kafarah baginya. 


Sisa makanan yang tertinggal disela sela gigi, di basahi oleh air ludah lalu tertelan tanpa di 
sadarinya maka tidak membatalkan puasa selama ia tidak bisa memisahkan antara sisa makanan 
dan air liur , dan jika disengajanya dengan mampu memisahkannya ( sisa makanan dan air ludah 
(liur) maka membatalkan puasa karena di anggap lalai. 


Berbekam ( mengeluarkan darah ) maka tidak membatalkan puasa, hanya terlebih afdhal tidak 
melakukannya di saat berpuasa. 


Orang yang berpuasa (1) 


Maka disyaratkan kepada orang yang berpuasa tiga (3) perkara 


1. Bahwa yang berpuasa beragama islam, maka jika ia murtada di siang hari puasa, 
maka batallah puasanya, karena tidak lagi terhitung beragama islam. 


2. Tetap dalam keadaan berakal sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, jika gila 
ia sesaat ( sedetik) maka batallah puasanya, berbeda dengan orang yang pingsan 
atau mabuk di karenakan sakit, maka tidak membatalkan puasa sekalipun sadarnya 
hanya sesaat di siang hari, dan jika pingsan atau mabuk sejak terbit fajar hingga 
waktu magrib, maka tidak sah puasanya, dikarenakan mabuk dan pingsan 
megeluarkannya dari tuntutan melakukan kewajiban puasa berbeda dengan orang 
tidur, maka sah puasanya dikarenakan masih di tuntut melakukan sholat, 


www.islamuna.info 


PUASA | 2203 


bandingannya orang tidur di wajibkan mengghada sholat, adapun mabuk dan 
pingsan tidak wajib mengghada sholat , sebagaimana yang di jelakn dalam kitab 
sabilal juz 2 hal 142. 


3. Suci dari haid dan nifas sejak terbit fajar hingga waktu magrib. 


Maka tidak sah puasa wanita haid dan nifas bahkan haram berpuasa, dan wajib mengghadanya 
dan tidak diwajibkan menghada sholat, 


265 / Ly kanay (Tika 42171 ARI) GIA kenpat 1 all ee api SMS Lang IS "1 RAS Uya 
— eka Sai (el b 


Dan wajib baginya menggadha puasanya tidak sholatnya berdasarkan perkataan “Aisyah ra “Kami 
dulu mengalami haidh. Kami diperintarkan untuk menggodho puasa dan kami tidak diperintahkan 
untuk menggodho' shalat.” (HR. Bukhari- alFath 1/421 dan Muslim 1/265). 


Dan terjadi kesepakan ulama dalam masalah tersebut. (Mugni alMuhtaaj 1/109) 
& aan 2 ang. 2 Par slah PA La Sah Tah Yak Ca Bah Jaga Oi Umar OS ob 
ala ai ma des pra Ce 
Maka dighadakan puasa di hari yang tidak diharamkan berpuasa, ( 2 hari raya, hari tasrig, hari 
syak yaitu hari akhir sya'ban kecuali orang yang terbiasa berpuasa) 
(Be ly) mala UI nan AB Ela aya aloe uya 
Barang siapa yang berpuasa pada hari syak (ragu) maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka 
kepada abul gasim (Rasulullah SAW) 
Adapun hadist 
(Bal 9 Ala Gl gala gal otg) ani DB Old Jual ISI) 
apabila telah sampai pertengan bulan sya:ban maka janganlah kamu berpuasa “ 
kecuali bagi yang sudah terbiasa puasa sepanjang tahun atau puasa sunnah lainnya. 


Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa senin/kamis adalah 
boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al- 
Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunnah seperti hari “Asyuro, jika diniati puasa lain 
seperti gadha ramadhan tanpa meniatkan pauasa Asyura' tetap mendapatkan pahala keduanya 


Adapun puasa 6 hari bulan syawal jika digabung dengan gadha ramadhan, maka menurut imam 
Romli mendapatkan pahala keduanya 

114-113 oa jamk Tatu 

Cr Ong la pa Lal ISI anal Jaa pas Lao ea one KI oya Tiwi Anal) Hg Ab NS sala) 

& Heglad! Flu coli Jo Ian ON) Hd elagiley Ab,S oya Lai Lali II JLSY ly Jae Jaa pm jl 

Lam PP Lang Cakil (S3 ya Eun #3 Aeahy Cip 3 Oli) Cod OLS (Sl Ups dna PL dlaga ) Ol ai 

AI Si JUS eta LAI 3 IS) Lagia Bola Jua pake (G2 yaaa Las R02 pal Aazely 105 —al Ulin) Jadi Of, 

Tilas Oli el dala oa Kn ayun Romo pe R0 gal Tera Ji eling. 

153 1g K5 Ud 

Gp ISI Ria yA Anadel Jak gita (ian pig Rian yA A9) 1 Aly Lia Meditna Ayam Y CSI (Jail dino pai U IS): daa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2204 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PAN SL Lg ih Cap Il gel Bat Ling pete de OI Ag SI Sh ANA ya CIA GO Ling RUSA Janda, 
BIUS jodi jl ella pya2 daa Si Pl 3 ye padi Ling 


Demi ingin berpuasa sebulan penuh seorang muslimah mngkonsumsi obat anti haidh maka hal ini 
di perbolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama syafi'iyah asalkan tidak menimbulkan 
bahaya pada dirinya..Berikut uraiannya, sekaligus pendapat-pendapat kalangan madzhab selain 
syafiiyyah tentang wanita yang minum obat pencegah datangnya haid.. 


ya aah lal Janu! Ne alol— Lo bui Sya 23 


Dalam Fatawy al@imaath di simpulkan diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah 
datangnya haid. | Ghooyah at-Talkhiiish al-Murood 247 |. 


Dan di dukung pendapat ulama ulama di luar madzhab syaff'i 
ega Mma yaah pena Ol Uh... Bole Ad JAE HI ey SL Ia oya dana TA 0 AA LAJU ASIN 
B9 Ga da Gaia olga Cent ISP La SS lay Uk Ag oa Yg Lia gag Y di dis pall OB okey 
OY Leto is SUS OLS Is jl Jawntad jl Uas gai Ud Bl al RV dil de Baal aing Lely IL ola 
del Aoa de Alasan 


Kalangan Malikiyyah berpendapat : Haid adalah darah yang yang keluar dari alat kelamin wanita 
pada usia yang ia bisa hamil menurut kebiasaan umum,Bial wanita menjalani puasa akibat obat 
yang mencegah haid hadir dalam masanya, menurut pendapat yang zhahir masa-masa tidak 
dikatakan haid dan tidak menghabiskan masa iddahnya, berbeda saat ia menjalani haid dan 
meminum obat untuk menghentikan haidnya diselain waktu kebiasaannya, maka ia dinyatakan 
suci namun iddahnya dapat terputus karena sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita 
mencegah atau mempercepat keluarnya darah haid bila membahayakan kesehatannya karena 
menjaga kesehatan wajib hukumnya. (alFigh “alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/103). 


SYARAT WAJIB PUASA BULAN RAMDHAN. 

1. Berakal (tidak gila, mabuk, pingsan) 

2. Baligh (had taklif ) 

3. Islam ( maka tidak sah orang kafir/murtad) jika orang murtad kembali masuk islam, 
maka wajib baginya mengghada puasa yang tertinggal saat masa murtadnya, 
adapun orang kafir asli, tidak wajib mengghada puasa jika masuk ke dalam islam. 
Sebagaimana firman Allah 

(Hakan JL ebi Lagian OLS cad J3) 

4. Mampu melakukannya menurut ukuran fisik (tidak sakit/tua) dan ukuran syara'( haid/ 

nifas) 


KEADAAN YANG MEMPERBOLEHKAN BERBUKA PUASA 
(A84 Bay At Abi Aa lah ia Se Can KU OS Uas 
1. Orang sakit yang yang akan membinasakannya. Maka wajib baginya berbuka puasa karena 


ditakutkan bahaya pada dirinya, begitu juga orang yang sangat lapar dan haus, yang akan 
membawa kemudharaan kepada tubuhnya ( binasa) 


Kalangan Syafiiyah berpendapat bila pengakhiran gadha puasa tersebut sebab adanya udzur 
yang ISTIMROOR (terus menerus) baginya cukup menggadha puasa tanpa menyertakan 
membayar fidyah. 


www.islamuna.info 


PUASA | 2205 


IP ain AI dy Telu ya Aiu OY Aa pg JST Sl ma Aaj PT Ula Jaa Go MISA ga Ulin) slah jatt ag 
JP GP ode Merata ea AS | op Ul Olin, Spm AN dnjay € pem 3 JB II Play db HE Y, Wb 
sell IL ale Ayah YG Ole, 


Barang siapa yang mengakhirkan gadha puasa ramadhan padahal berkesempatan 
menggadhanya hingga memasuki ramadhan yang lain (ramadhan berikutnya) wajib baginya 
disetip hari yang pernah ia tinggalkan satu MUD (6,25 gram) karena enam shahabat nabi 
menyatakan masalah ini dan tidak ada perbedaan diantara mereka, dan ia berdosa sebab 
mengakhirkannya.Imam Nawawy berkata dalam kitab “alMajmuu' : Dan wajib baginya satu Mud 
sebab mengakhirkannya hingga masuk ramadhan berikutnya, sedang bagi yang tidak 
berkesempatan menggadhainya karena udzurnya yang terus berlangsung hingga memasuki 
ramadhan berikutnya maka tidak berkewajiban membayar fidyah (sehari satu mud) sebab 
pengakhiran gadhanya. (Al-Ignaa' Li as-Syarbiiny 1/243). 

2. Orang yang bekerja berat ( memanen padi) yang ditakutkan busuk padinya, syekh Romli 
didalam kitab “ Nihayah” bahwa Imam Azra'i telah memfatwakan wajib bagi orang yang menuai 
pada berniat puasa di bulan ramadhan pada setiap malamnya dan kalau ia berkerja pada siang 
harinya dan sangat letih maka ia boleh berbuka ( sabilal juz 2 hal 144). 


Ob Rar (ANIS ya laa LS Lelo “bg BII dh Kemasan Ol VI OLI) Ja Sidang slab you Jail EV 3 Alia 
Ala gas Ol 0 lin Y Ladi adi jl db Il Ganga El dad IS Jali las Ol JS Jl Jadi seb KAN 
YP Jia S8 Lt Kemang SI Gaga Ol 6 AN Ulee AANG Laga Il mad mad Ob Bale Jas Y dit pa 
Ojak: Sya Ol DG Ge yadi Jail al Usa Cb UP Cl Jd! juta Jade ya jd (Sya Ol) 6 ol dpr dus 
kar Jl 2 Oyiang Anh jilmaS 4 pital Vig jladil gan all jamak dadi HI, Jadi EU3 anak Y Oly « Usl an jl 
wenyy Lanlas UI AI ja A3 Ol) Canb dongy omah Oky mid Il demi OS yan 6 adi Gasal boy pil Oa Ldr y Es 
Pa pa das data ole ak Ulin) oya Laga Jail ya" 1 Ol ayy Uk oajaig aah 


Bagi pekerja berat (seperti pengetam, kuli bangunan, tukang becak, nelayan, pembajak tanah dll.) 
tidak diperbolehkan berbuka puasa (mokel-java-pen) kecuali bila memenuhi 6 persyaratan : 
1. Pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan syawal 
2. Ada halangan untuk dikerjakan dimalam hari 
3. Terjadi masyaggat (kesulitan) menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga 
dalam batasan masyaggat yang memperkenankan baginya tayammum atau menjalani 
shalat dengan duduk 
4. Dimalam hari tetap niat, dipagi hari tetap puasa baru setelah benar-benar tidak kuat boleh 
berbuka 
5. Saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman 
6. Tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau 
membebani diri diluar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa 


Bila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka berdosa baginya berbuka puasa meskipun diganti 
dihari-hari selain ramadhan berdasarkan hadits “Barangsiapa berbuka puasa tanpa adanya udzur 
tidak mencukupi baginya meskipun diganti dengan puasa sepanjang tahun”. (Buhyah 
alMustarsyidiin Hal. 234). 


Musafir ( perjalanan yang bukan maksiat) jarak yang diperbolehkan shalat ghasar (jauh dan 
mubah) dengan jarak tempuh dua marhalah atau sekira kira (83/93 KM) hanya saja dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2206 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pembahasan ini adalah yang di perbolehkan tidak berpuasa jika di awali dari waktu fajar dari 
tempat keberangkatanya, dan jika dia berpuasa di negrinya dan berbuka di negri perjalanannya, 
maka hal ini tidak di perbolehkan, karena sebagian puasanya berada pada tempat ia berada. 
Adapun puasa dalam perjalanan lebih afdhal kecuali dikhawatirkan membawa mudharat, maka 
berbuka lebih afdhal. 


Orang jompo (yang berumur lanjut/ sangat tua) maka tidak wajib berpuasa baginya dan diganti 
fidyah Ukuran untuk seharinya fidyahnya 1 mud ( 6ons lebih 25 gram ) dan di bayar setiap harinya. 
Referensi : 


endang lady Ob Bapak Ain Ap Akoala OS ( jmS ON) af Pra YAI Yara jga Cr Jr Uya yag (Ra 
(enam pad Ran Ai piala Gril day) Is dj (ayal ye) (ata paa IS OP) LA LIS Ol aa JS 
“Kakek-kakek (orang yang telah melewati usia 40 tahun), nenek-nenek dan orang sakit yang tidak 
diharapkan lagi akan kesembuhannya bila tidak mampu menjalani puasa (seperti mendapatkan 
masyaggat/kesulitan yang sangat bila berpuasa) boleh baginya tidak berpuasa dan wajib baginya 
(bila ia merdeka) mengeluarkan satu Mud setiap harinya berdasarkan firman Allah ta'aalaa “Dan 


wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 
fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (AS. 2:184)”. Ignaa' Li as-Syarbiiny 1/242. 


Sunnat bagi orang yang berbuka puasa karena udzur sunnat menyegerakan mengghadakan 
puasa puasa yang tertinggal, dan lebih afdhal dilakukan dengan sunat bulan syawal. Agar ia cepat 
terlepas dari hutangnya, adapun bagi yang berbuka puasa tanpa udzur, wajib menyegerakan 
ghada puasa, agar keluar dari perbuatan maksiat dengan segera. 
SUNAT SUNAT PUASA 
Banyak sekali sunnah sunnah dalam melaksanakan puasa, diantaranya 
1. Makan sahur, lebih afdhal mengakhirkan makan sahur, agar agar tubuh kita kuat dalam 
melaksanakan ibadah dan agar membedakan puasa orang islam dengan orang yahudi dan 
nasrani, dan kesunahan ini selagi sampai waktu yang diragukan terbit fajar, , waktu makan sahur 
apabila sudah masuk tengah malam dan di peroleh sunat sahur dengan makan/minum banyak 
atau sedikit. 
Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barakah ( muttafagun 'alaihi) 

(Sp pel 3 OB me) 
Arti : senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan 
melambatkan sahur 
2. Menyegerakan berbuka, dan terafdhal berbuka dengan kurma basah/kering, hikmahnya adalah 


buah tersebut belum tersentuh oleh api dan dapat mengurangi kekaburan mata yang disebabkan 
berpuasa, dan juga kurma dapat mengeluarkan kotoran di dalam perut dengan sempurna. 


(AA oly) ) oUa3YI yloms La 55 Gaal JPN 
Artinya :Ummatku selamanya dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka 


Haram bagi umat islam, berpuasa washal ( terus menerus, menggabungkan puasa beberapa hari 
tanpa sahur dan berbuka) berbeda halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak haram, 
karena Nabi mempunyai kekuatan yang tidak di miliki oleh umatnya 


www.islamuna.info 


PUASA | 2207 


3. Membaca do'a setelah berbuka 
CPI PN Uang wash Ob) deg enno II 
Artinya : Ya tuhanku, bagi-Mu aku berpuasa dan dengan Rizgi-Mu aku berbukas 
Dan di sunnahkan membaca do'a 
da Al ela Ol, PI eny Gaal elly Lali ca 
an F Ya tuhanku hilangkanlah dahaga, basahlah seluruh urat tubuh, dan tercapailah pahala, 
insyalla 


4. Sunnah memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, dan sunnah makan 
bersama sama orang yang berpuasa, walau hanya sebutir kurma dan seteguk air, lebih sempurna 
jika sampai mengenyangkannya. 

be goa Sa | AA plat Olga) tab Pi Lali pel uya Yaa Yg pel Jia Ali Late Jas oya 
Artinya :Barang siapa membukakan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala 
yang berpuasa dan tidak kurang sedikitpun pahalanya. 


5. Sunnah muakkadah memelihara lisan dari penyakit lisan ( dusta, kata kata keji, dusta, fitnah, 
mengadu domba) juga memlihara hati dari penyakit hati (ria, sombong, angkuh, iri, dengki etc) 


(ala 3 (0eadI lal oya y delay dalah pda Ol 3 To nah Gali Jan oo IP Pad cp 
Artinya : barang siapa yang tidak meninggalkan berkata kata dusta (keji) dan memperbuatnya 
maka tidaklah bagi Allah sesuatu keperluan dalam meninggalkan makan dan minumnya. 
Dan juga sabda Nabi : puasa itu perisai, apabila salah seorang kamu puasa maka janganlah ia 
berbuat fasik, maka jika ada orang yang mencacinya atau menyumpahinya maka hendaklah 
dikatannya “ sesungguhnya aku berpuasa “ (inni shooimun, & (5) 
6. Sunnah tidak berbekam ( karena berbekam melemahkan badan dan di hukumi makruh) 


7. Sunnah tidak mencicipi makanan ( makruh mencicipi makanan, kecuali sampai tertelan, maka 
batal puasa) 


8. Sunnah tidak mencium istri di bibir, berpelukan jika tidak takut keluar sperma, jika di 
khawatirkan, maka haram melakukannya. 


9. Makruh bersugi setelah matahari tergelincir 

(SAS! plat olyy) Eli gan oya Wilis Cebel ALA Aye ed LI 3 Sa 
Artinya : Perumpamaan bau mulut orang yang berpuasa itu pada hari kiamat terlebih harum di sisi 
Allah dari bau kasturi. 


10. Memberbanyak berbuat amalan baik (amal shaleh) do'a, dzikir, membaca Al guran, sholat 
sunnah siang dan malamnya, bersedekah, beri'tikaf di masjid terutama malam 10 akhir ramadhan, 
dikarenakan banyak riwayat yang menjelaskan bahwa malam lailatul gadr terjadi malam akhir 
ramadhan. 


Sebagaimana yang di sebutkan di dalam kitab 
aa Pa) 
Halaman samping kitab juz 2 hal 25 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2208 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Gaghaulindi y disor lel AXua Ilas Ab day Ulabil! anal! Ae Feb MSI sn) 


Juga disebutkan oleh Imam nawawi di dalam kitab majmu' dan fatawa . kitab raudhah , kitab bajuri 
, hasyiah fathul wahab maka jika awal puasa hari ahad, rabu ( maka malam lailatul gadr jatuh 
pada malam 29 jika di awali dengan hari senin ( maka malam lailatul gadr jatuh pada malam 21 ) 
jika hari selasa dan jum'at ( maka malam lailatul gadr jatuh pada malam 27) jika hari kamis ( maka 
malam lailatul gadr jatuh pada malam 25 ) jika di mulai hari sabtu ( maka malam lailatul gadr jatuh 
pada malam 23 ) dan di sunnahkan memperbanyak do'a di malam lailatul gadr “ ya allah, ya 
Tuhanku, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha pemurah dan senang kepada orang 
yang pengampun, maka ampunilah aku HR.tirmidzi, Ahmad, Ibnu majah dari Aisyah 


(rla gal yaa y dal All ely ) ge Hb pin CL jie LI all 
| Disarikan dari berbagai sumber dan Dokument PISS-KTB |. 
3449. BAGAIMANA PUASANYA UMAT TERDAHULU ? 
PERTANYAAN : 


2 Chikado Lukime 
Assalamualaikum, mau tanya tentang puasa Apa ada ajaran puasa sebelum datangnya islam ? 
Makasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Ada, yaitu puasanya orang-orang ahli kitab dan puasanya 
juga di bulan romadhon. Lihat kitab tafsir at tabary : 


pln! Sule 858 Lgiol call Laal 5 WNI umo ? JB yo Jai Ulgualk JII 050 Walg ! yian sal JB 
OLI Ja ya SL co will ale yA 5. 

“Ani aelah IsnlosK abi lsai alkali Sora ak G0 5 sesi wang “usaha lobi 
» 50 4 daku dpainll UUS dun ul Jas 5 dll bursl 383 « lolol yulill alas YK ogli Ja all ul sha 
aldo Ad yo ol SI Jia alug Ule All oluo Lusi . 

SJ Sio « ylAo) sii aral US US losl US US yo ul &lsg . 89JI lc R39 last « dil lolg 
slow Lulo US). 


“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan pada 
orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa” (Al -Bagarah:183). 

Makna dari dari ayat menurut abu ja'far (ini adalah pendapat yang lebih utama dengan yang 
benar) adalah : "wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah 
diwajibkan pada orang-orang sebelummu dari ahli kitab." 

" Pada hari-hari yang telah di tentukan " yaitu bulan romadhon sepenuhnya. Karena orang-orang 
setelah nabi Ibrahim shollallohu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim, hal 
tersebut dikarenkan Allah yang maha agung pujian-Nya telah menjadikan Ibrahim sebagai imam 
para manusia, Allah juga telah mengkhabarkan bahwa agamanya ibrahim adalah agama yang 
dicondongi dan menyelamatkan, maka Allah memerintahkan nabi kita Shollallohu alaihi wasallam 
sebagaimana yang diperintahkan kepada orang-orang sebelum beliau yaitu para nabi. 

Adapun penyerupaan dalam ayat tsb adalah berdasarkan waktunya, hal itu sebabnya adalah 
orang-orang sebelum kita dulu hanyalah diwajibkan berpuasa kepada mereka pada bulan 


www.islamuna.info 


PUASA | 2209 | 


romadhon sebgaimana yang diwajibkan kepada kita secara sama. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/822962524393224/ 

PUASA RAMADHAN 

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa Ramadhan. 
0207. Arti dan Makna Kata Ramadhan 
PERTANYAAN : 


Aldy Maula 

Makna dari kalimat "Romadhon" mohon diuraikan ya ? 
JAWABAN : 

Hakam Trunojoyo ElChudrie 

Maknanya adalah cuaca yang sangatlah panas.. 


Masaji Antoro 


luan Ja tawa 23 aU CA sad ri AA ya Boy adl Gal oya plan yag Lela) (Olla, pepe Lu) 
Karat SARI Of al! Je al UI ja AJE adl Kh HS, B3 GA. 

Ga, 3 SW ee UU If Xie p3U Lean Koala 3 EU Ai ya Aan Ody Gl Je ut 
(Wajib puasa ramadhan) menurut kesepakatan ulama, puasa ramadhan merupakan 
perkara yang diketahui secara pasti oleh masyarakat umum. Ramadhan berasal dari kata 
ar-romadh yaitu panas yang terik hal ini karena kebiasaan penamaan oleh orang-orang 
arab atas nama-nama bulan dalam setahun. Sedang pendapat lain menyatakan penamaan 


ramadhan bersifat taugify yang menamainya langsung Allah sendiri dan diajarkan pada 
Adam. | Tuhfah alMuhtaaj XI11/178 |. 


Bab BOS JAN sel Of Gil) syal el pai Oh won TU Al OS Ale all Bole (Ha eny ON) 
dab leak Bale (oi BNI y dl ol an ya Laga Ola JI Ge LS Wika Ugamad Al 
O Urgkantaal Gan PSP An SL ya Ola pel SU Ran ang Galge Tang ob MA Oi K4, 
333 Sob SUSU YO ISU dlydy BUS ya PAI ean U Oka) IPS OLI SUS Gal d oly AlaYI 
33 bs GS Ag Na jE UU ina Blend al Ileal Iya Ul apel Iyan Uk Abel 93 Kp 3S Old IMS LL Sa 
2 gadi Jin Pyandl U Old y asli Oper Ul Kong el akan Ul Gaolang sealy PN om U aan ig Li 
sed PI) 

Keterangan dalam kitab alMughni dan an-Nihaayah “karena kebiasaan orang arab saat 


menamai bulan disesuaikan dengan keadaan zamannya, mereka menamai ramadhan 
karena bulan ini bertepatan dengan masa terik panas seperti mereka menamai dua bulan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2210 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


robii' (robiiul awal dan robii'us tsani) karena bertepatan dengan musim semi, begitu juga 
bulan-bulan lain meskipun kenyataannya pada musim-musim tertentu tidak sesuai dengan 
apa yang mereka namai. 


1. Ramadhan - saat bumi terbakar karena panas yang terik 

2. Syawwal - saat unta menaikkan ekornya pada wadah 

3. Dzul @a'dah - saat merendahkan kendaran untuk dinaiki 

4. Dzul hijjah - saat menjalani haji 

5. Muharram - saat diharamkan peperangan atau niaga 

6. Shofar - saat orang arab meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong 
7. dan 8. Robii' (awal dan tsani) - saat musim semi 

9. dan 10. Jumada (ula dan tsani) - saat air membeku 

11. Rojab - saat pepohonan berduri 

12. Sya'ban - saat mereka meninggalkan untuk selama-lamanya seperti kembali 
| Hawaasyi as-syarwaany 111/371 |. 


2460. KENAPA DISEBUT BULAN RAMADHAN ? 
PERTANYAAN : 


? Ayonkz Inthepeinden DheathMetalseguad 
Tanya, kenapa bulan puasa go dinamakan bulan ramadan ? 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


Karena romadlon adalah bulan pembakaran dosa..romadlon artinya panas 
AU 3 Ot Lan Ch 3 JW Lola dekat Koh Alit Ogan ON SL Aga Las S1) IABSA (3) ena — SU SIH 
L 3 s 3 kata LOR 2000 30. 0g. 3 o- 
Lag Hay Up 3 Ga all Yana 
Anas bin malik bercerita bahwa Rosululloh SAW bersabda,dinamakan romadlon karena 
membakar dosa dalam arti membakar sekaligus melenyapkan dosa. 


abdi Je gag Hail (12) 43) 

Ka Ja « is jadi hai Sa Sik J3 « Yi Ae jan Ana Lil « dj "3 Olla 9 
AN PA BIP Ud La) F Eu La asi aa SI 3 ea Ka KP Apa « Oliany « 
Dinamakan romadlon karena di bulan itu untuk membakar dosa karena pada bulan itu dosa-dosa 
pada dibakar dikatakan karena hati di bulan itu menerima panasnya mauidzoh, dikatakan bahwa 


dinamakan romadlon karena masyarakat terdahulu memberi nama pada bulan-bulan dengan 
bahasa terdahulu,mereka menamakan bulan dengan musim yang bertepatan pada bulan tersebut 


www.islamuna.info 


PUASA 


dan romadlon pas bertepatan dengan musim panas . 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Karena kewajiban puasa adalah pada bulan ramadhan, jadi lazim dalam khalayak ramai bulan 
ramadhan disebut bulan puasa. Keumuman yang terjadi pada masyarakat menyebut bukan pada 
maknanya, tapi ritualitas yang biasa diterapkan di dalamnya. Karena ramadhan identik dengan 
puasa, maka mereka menamakan bulan puasa. Meski maknanya ramadhan sendiri adalah sangat 
panas. Perintah menjalankan puasa turun pada tanggal 10 bulan Sya'ban tahun 1,5 hijriyah. 
Adapula yang menyatakan tahun ke-2 hijriyah. 

- Kitab Alfighu ala madzahibil arba'ah : 


Bini 1 ing 5 Pb Ang Ola pb Uya Pi IPP 3 pepal de 3 HS JS ee pa 
- Kitab Attagrirot Assyadiidat : 
Ola gb S2 bl on ASI 3 yen 3) 
WALLOHU A'LAM . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/612378192118326/ 


0230. PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DI SIANG HARI 
RAMADHAN 


PERTANYAAN : 
Ksatria Muda 


Suami istri dalam keadaan musafir, Lalu tidak puasa.. lalu keduanya melakukan jima... Bagaimana 
hukumnya ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Tidak wajib kaffarat, bahkan bila tadinya ia puasa kemudian ditengah jalan dibatalkan dengan jima' 
maka tidak wajib kaffarat menurut Imam syafi'i karena berbuka puasa saat musafir baginya 
mubah. 


mad ola JUSYI OY yan Al Ai pae aa pad TU Ia ema e PL MY Lani pad MU ey Ala ey 
BUSI so 3 Ae 


Syarh alMinhaj 11/345 

Pil Rae) Kemang dala BUS Y di 1 Ladib pal elit 3 asi A1 Laila memoly plan SF Lila OS JUS yag 
Figh alaa Madzaahib al-arba'ah 1/903 

Her F Ulin ebi G pemall Aldi Lis Bf Ld Iyiksl €. 


BUS dale CA: Aid Ria al JS. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2212 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bean GAN, 0 Heal 1 Lau 4 Olla) kl, ML usa. 
Ikhtilaaf al-Ummah 1/250 


0228. HUBUNGAN INTIM PASUTRI DI SIANG HARI 
RAMADHAN 

PERTANYAAN : 

Ibnu Zainulmutagin 


Jika suami istri ber-jima di siang hari bulan romadhon maka siapakah yang diwajibkan godho 
berikut kafaratnya ?? suwun 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


PENDAPAT YANG PALING SHAHIH KEWAJIBAN KAFFARAT HANYA TERTENTU BUAT 
SUAMI 


BJUS Lagian Joely JS pb (SBI) Ling din Ale (OB) Kobe Tj de LA (le) JII SIG BUSI G dya 

23 AJI S3) Kp Le3DU Yg TAN Aa gb Y Aly Jai dani ye Role dala Bong BLS Lo yng Uladil de PI) 
Leis BLS, dis BUS OUJUS ala 3 aj Ie LL (El) USS aa Jilid JLN 

Terdapat tiga pendapat dalam masalah KAFFAARAT (denda pelanggaran) sebab persenggamaan 

di siang bulang ramadhan : 

1. Kewajiban kaffaratnya khusus bagi suami (pendapat paling shahih). 


2. Kewajiban kaffaratnya bagi suami untuk dirinya dan untuk istri (satu kaffarat untuk mereka 
berdua). 


3. Masing-masing suami istri wajib mengeluarkan kaffaarat . 


Pendapat paling shahih adalah yang menyatakan "kewajiban kaffarat khusus bagi suami' sebagai 
denda buatnya sendiri dan untuk istri tidak diwajibkan sesuatupun (kecuali gadha). 


4. Kewajibannya bagi suami hanya saja dia wajib mengeluarkan dua kaffaarat dari hartanya, satu 
kaffarat untuk dirinya dan satu kaffarat untuk istrinya (ini pendapat ad-Daraamy dan lainnya). | al- 
Majmuu' '“alaa Syarh alMuhadzdzab VI/331-332 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab.... 


Andaikan suami batalin puasa dulu pake makan dan minum terus menjimak istrinya, apakah 
masih ada kewjiban kaffarot Yaa ? Menurut Imam Maalik dan Hanafy wajib kaffaarat sedang 
menurut Imam Syafi'l dan hanbaly tidak wajib.... 


Yos, OY Blak oyelay Jabory 0 oa Ur Ade Yg Jet ya 2 SAN pl 3 lili OY eyoya de AM 
AAS pa pb Arin SE Yg pga pe Ada d MT UU Y pai BOLA gd pr PE Dk ag ya JS Yg Lage Hal 

B 25 UAS! ON sat) yiS Olla) ab 3 daya Jl Lean dlamdh Wil al oyB jl jillaa 1ooy DS Ola, G jp ank pyo 

YES! OY skiaaly JS by aa Ola, 3 PO daa gl om Upah AS jig Y ilir 2 yA yr) ja LS Ulin) opo 
Cb Lmli JT GIS Old ah Ola al dgn Id ori SIN ebi LS jb oya SEN jalin 3 yudi elas lag sb 3 yg 
ad JI AG Jab Sy pb Ike Lah FYI paaly meal G Renddh BUSUI Lb yi Lana OS ji ale peby Pu Jail il 
maa la JaSYI ON) CARA Ai pas pal MU Jr prabu Pep ON Lani ad IU ey la PN 


www.islamuna.info 


PUASA | 2213 


Ge Re Yy JB deg AN III S3) BUSI ey 3 Les 

PETA USIA Jai daya ebe P 0 jan Val de IP Ui Ga sh al by kat Il) da 

Syarh al-Minhaj 11/345 

Ade glat Ylg Did IIS plak aka ajlis Yy cas aus Y saat F JSI Ob tod—3 pal aa Ink Ole 
SY Il ai FA Op Lb AL, 

Al-Figh al-Islaam Wa adillatuh 111/97 

Bas SI SN CA Alas cab Pad da ny Ol GI el en daa Pa Sea Lai 
dalah la PUS dj | Lama Ona ya Lag. 

« Dy La NS « ET ayo Y, « AAN #etumal oke ata te. 

(2 142/1 GM 33 326 / 2 pw Sus. 

AlMausuu'ah al-Fighiyyah 28/44 


4548. KAFFAROH JIMA' DI SIANG ROMADHON KHUSUS 


LAKI LAKI ? 
PERTANYAAN : 


2 Faizin Mind 
Akhi wa ukhti, suami istri yang wati' di siang hari dengan sengaja di bulan ramadhon maka wjib 
mengodho' & bayar kaffaroh... kenapa yang terkena kaffaroh hanya laki-lakinya ???... afwan 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wati /jima' di siang romadhon secara sengaja maka wajib godho' puasa baik bagi yang lelaki 
maupun yang perempuan, dan juga wajib bayar kifarat khusus yang lelaki saja, sedangkan yang 
perempuan tidak wajib bayar kifarat alasannya sebab puasanya perempuan itu tidak sempurna 
seperti lelaki, yaitu dengan adanya haid atau semisalnya, jadi keharamannya juga tidak 
sempurnya hingga bisa menjadikanya terhubung dengan bayar kifarat. Oleh sebab itulah bayar 
kifarat dikhususkan untuk lelaki yang jima' karena kifarat ini adalah tebusan berupa harta yang 
berhubungan dengan jima' seperti mahar, jadi tidak wajib bagi yang di wati / dijima'. Wallohu a'lam 
bis showab. 

- kitab igna' (1/240) : 


Lan 3 (ol 9) m3 lala Iliko (ISolE) lecglaio yo 38 gl GAS 2105 Luis (sobg 03) 
aule5) ayal! ar lo3lb pil il K6 393 Lg Bl alas J8 33 (uldn5 Jli 48) 02 al Gal yo 
og koil Laigs (SLS) og BilE (9) Elandl logoguo sLU9N (sLAKI) dalSoll Se glbgall 29 
sablall Ja Jb yoi533 25LSII Ly Gili SUS Bio 3 JaSi A3 0953 gl yAwlI A90 Jul MS Kiu 
Be glbaall ade 54 X8 galE ElaNdl Iki lo a£ HN 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ta'bir : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2214 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lodasl sada Eluall ul lad K2 9:g29 A8 Slaigy ic Li gl elging Aic HS Uni Jah :ldgo Li 1S: 
lali 98 Spisl Lagi X9 Nan 3, sJl9) Ms20Laull Ju JI Id sig ic 9 ac Ulc Yos, 
Jali en san ade USB sebgb dilas Jlo ds leiN #eigy Aic le Li Hull g. III 9 Sis 
lea logic Sai Lai "IL ul asli Ja5 Jill Ika. 

www.al-eman.com 


4 uas Elon Lao Jlo da BY: Ball us JaJll ade Li ( laasl ) Jlsil Hb BSI 939 
sel lal 99 JS JI 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1031746690181472/ 


0239. RISALAH RAMADHAN | : KEUTAMAAN BULAN 
RAMADHAN 


Oleh Hakam Ahmed ElChudrie 
1. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu: 
Adalah Rasulullah saw memberi khabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, 


“Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu 
puasa didalamnya: pada bulan ini pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para 
setan diikat: juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan, 
barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa'.” (HR. Ahmad 
dan An-Nasa'i) 


2. Dari Ubadah bin AshShamit, bahwa Rasulullah bersabda: 


“Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan keberkahan, Allah mengunjungimu pada bulan 
ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan do'a. Allah melihat 
berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikat-Nya, 
maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah 
yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini.” (HR.Ath-Thabrani, dan para periwayatnya 
terpercaya). 


Al-Mungziri berkata: "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihagi, keduanya dari Abu Gilabah, dari 
Abu Hurairah, tetapi setahuku dia tidak pernah mendengar darinya." 


3. Dari Abu Hurairah radhiallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda: 


"Umatku pada bulan Ramadhan diberi lima keutamaan yang tidak diberikan kepada umat 
sebelumnya, yaitu: bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma 
kesturi, para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka, Allah Azza 
Wa Jalla setiap hari menghiasi Surga-Nya lalu berfirman (kepada Surga), “Hampir tiba saatnya 
para hamba-Ku yang shalih dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu, 
'pada bulan ini para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan 
lainnya, dan diberikan kepada ummatku ampunan pada akhir malam. "Beliau ditanya, "Wahai 
Rasulullah apakah malam itu Lailatul Gadar' Jawab beliau, "Tidak. Namun orang yang beramal 
tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya.” (HR. Ahmad)" 


www.islamuna.info 


PUASA 


Isnad hadits tersebut dha'if, dan di antara bagiannya ada nash-Nash lain yang memperkuatnya. 
KEUTAMAAN PUASA 
1. Dalil : 


Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu "anhu, bahwa 
Nabi bersabda: 


“Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas sepuluh kali 
lipatnya bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, Kecuali puasa, itu untuk-Ku 
dan Aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya 
karena-Ku.' Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika 
berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang 
berpuasa lebih harum daripada aroma kesturi." 


2. Bagaimana ber-tagarrub (mendekatkan diri) kepada Allah? 


Perlu diketahui, bahwa ber-tagarrub kepada Allah tidak dapat dicapai dengan meninggalkan 
syahwat ini -yang selain dalam keadaan berpuasa adalah mubah- kecuali setelah ber-tagarrub 
kepada-Nya dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dalam segala hal, seperti: dusta, 
kezhaliman dan pelanggaran terhadap orang lain dalam masalah darah, harta dan 
kehormatannya. Untuk itu, Nabi bersabda : 


“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka Allah tidak butuh dengan 
puasanya dari makan dan minum.” (HR. Al-Bukhari). 


Inti pernyataan ini, bahwa tidak sempurna ber-tagarrub kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan 
hal-hal yang mubah kecuali setelah ber-tagarrub kepada-Nya dengan meninggalkan hal-hal yang 
haram. Dengan demikian, orang yang melakukan hal-hal yang haram kemudian ber-tagarrub 
kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, ibaratnya orang yang meninggalkan hal- 
hal yang wajib dan ber-tagarrub dengan hal-hal yang sunat. 


Jika seseorang dengan makan dan minum berniat agar kuat badannya dalam shalat malam dan 
puasa maka ia mendapat pahala karenanya. Juga jika dengan tidurnya pada malam dan siang 
hari berniat agar kuat beramal (bekerja) maka tidurnya itu merupakan ibadah. Jadi, orang yang 
berpuasa senantiasa dalam keadaan ibadah pada siang dan malam harinya. Dikabulkan do'anya 
ketika berpuasa dan berbuka. Pada siang harinya ia adalah orang yang berpuasa dan sabar, 
sedang pada malam harinya ia adalah orang yang memberi makan dan bersyukur. 


3. Syarat mendapat pahala puasa : 


Di antara syaratnya, agar berbuka puasa dengan yang halal. Jika berbuka puasa dengan yang 
haram maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan Allah dan memakan apa 
yang diharamkan Allah, dan tidak dikabulkan do'anya. 


Orang berpuasa yang berjihad : 
Perlu diketahui bahwa orang mukmin pada bulan Ramadhan melakukan dua jihad, yaitu : 


1. Jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2216 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Jihad pada malam hari dengan shalat malam. 


Barangsiapa yang memadukan kedua jihad ini, memenuhi segala hak-haknya dan bersabar 
terhadapnya, niscaya diberikan kepadanya pahala yang tak terhitung. 


0252. BERJUALAN MAKANAN SAAT PUASA RAMADHAN 
PERTANYAAN : 


Zaine Elarifine Yahya 

Berjualan aneka macam makanan di siang hari bulan ramadhan, bolehkah ? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Haram dan termasuk jual beli yang mengandung maksiat bila si penjual yakin atau punya dugaan 
kuat bahwa pembeli akan memakannya disiang hari ramadhan. Keterangan dari kitab : 


KA slui Unila ya da TANI Lab Ga Ui ol lal Ra EMS) yaa Ola (Tasana II Coki 3 pas JS ya Vj) ) 
MW SU lb ji be Lala An AS Ulang JURI USA LAS SA peka plabIS pb AT alan oya Ie ea, 


(Keterangan "dari setiap tindakan yang berakibat kearah maksiat") seperti menjual tunggangan 
pada orang yang akan membebaninya diluar batas kemampuannya, menjual sahaya wanita untuk 
menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malaahi, 
dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari 
ramadhan, begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya 
disiang hari ramadhan. | Faanah at-Thoolibiin 11/24 |. 


PS HIS pelari lal pd AT ola oh Cabai pal ek Unika ol Ra pgn S5 hd AN ga PI yag 
MWA ai ob jl le Lala dn TAS) Ola, JK GUS. 


Sebagian contoh jual beli yang diharamkan adalah menjual amraad (pemuda tampan) pada orang 
yang diketahui kemesumannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, 
menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malaahi, dan seperti orang muslim 
dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga 
menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya disiang hari ramadhan. 
| Hasyiyah al-Bujairomi 11/224 |. 


0254. Lailatul @odar Dalam Perbincangan Santri PISS-KTB 
PERTANYAAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


LAILATUL @ODAR kapankah terjadinya di malam ramadhan tahun ini ? Apa itu lailatul @odar dan 
bagaimana cara mendapatkannya ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2217) 7 


e An Aresma Shori 2» kalau hakikatnya laitul gadar tidak bisa di difinisikan kalau 
tnd2x ada,mengenai wk tunya ulamak khilaf. 


e Kiki Yuswiit 55 Lailatur @adar adalh suatu rahmat/hadiah yang sgt luar biasa yang di 
berikn oleh Allah kepada hambny pada bulan rOmadhn, yang snan tiasa tidak pnh 
meninggalkn ibdh.. Waktuny pada hari2 gnjil saja dari tgl 21 smpai 29.. Dan cara 
untuk mndapatkny, jgnlah tdur smiman pada hr2 gnjil tersebut dengan di isi ibadah 
trz mnrz.. Insya ALLAH akn mndapatkny... Amin.. terimakasih 


e Zaine Elarifine Yahya An Aresma Shori »» malam yang lebih baik dari seribu bulan 
itu maksudnya apa ya? Afwan malam lailatul godar malam yang lebih baik dari 
seribu bulan..32 She'Jasmine Ayda Az-zahra »2 


e Zaine Elarifine Yahya 2» Seribu bulan berapa tahun ning She'Jasmine Ayda Az- 
zahra ? 


e Noval Yoko 2?» pernah baca ratib Al-Haddad? 
e Zaine Elarifine Yahya »» Ada kaitannya dengan inikah ratib alchaddaad? 


e Noval Yoko 2» bacalah...kitab ratib Al-Haddad, Zaine Elarifine Yahya 22 83 tahun 
plus 4 bulan.. hmm ?? menakjubkan.. 


e She'Jasmine Ayda Az-zahra 2» usia kita aja,,, mungkinkah sampe segitu... Allahu 
akbar,,, apa tanda2 malam lailatul godar?'afwan.... 


e Noval Yoko 22 kamu mau cepat tidur di malam itu walaupun anda sudah tidur 
siang.. hati kamu lebih plong dari sebelumnya.. 


e Zaine »» Tanda2 inderawi di alam semesta ini adakah sewaktu terjadi malam lailatul 
godar itu ? 


# Noval Yoko 2? angin berhembus sepoi-sepoi dan waktu itu anda cepat sekali ingin 
cepat lagi tidur ditunjang dengan alam sekitar yang diam tidak seperti biasanya 
(malah suara jangkrik tidak terdengar sama sekali) dan hati anda cepat sekali plong 
tanpa sebab dan musabab 


e Zaine Elarifine Yahya ?» Adakah yang bisa dilakukan untuk mengetahui kapankah 
malam ajaib itu datangnya? 


e Eanice Alvira Elizabet's »» Lailatul Gadar trjd di stiap thn di bulan sc rmdan,trtma 
pada mim2 10 hr trkhir ketika Rosulullah saw mikn I'ftikaf, apbl mmsuki 10 hr trkhr 
bulan rmdhn Rosulullah sj mnghdpkn mim2x dengan brbdh,beliu mmbgnkn istrix 
brsggh2&srius brbdh(HR ' Bukhari&muslim), lebih utmx pada mim2 gnjl 
21,23,25,27,29. Rosulullah saw brsbd crih lailatul Gadr pada pd mim gnjl di splh hr 
trkhr di bulan rmdhn(HR Bukhari&muslim), sesungguhx km trnkn ia mlm Gadr.thkh 
km ap it mlm Gadr ? mim Gadr itu lebih baik dari 1000 bulan (Al Gadr 1-3) 


e Noval Yoko 2» seandainya anda dapat raih dan berdoa "Allahumma atini bifadlika 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2218 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


afdala ma tu'ti ibadaka sholihin...kau tinggal pilih:1.Doa yang makbul.2.cepat sekali 
ilmu yang tangkap dan resapi.3.dirimu bermartabat baik kawan maupun lawan... 


e Supri putra peta 2» Malam Lailatul @odar adlah 1 malam yang lebih baik dari 1000 
bulan yang keberadaannya menjadi Rahasia Allah swt..yang hanya dapat diketahui 
Sedikit tanda-tandanya..tapi kita sebagai Hamba yang beriman dianjurkan 
mencarinya... Adalah Kemuliyaan yang diturunkan Pada Malam itu,yang perlu kita 
persiapkan adalah tempat Untuk meletakkan Kemuliyaan itu pada diri kita, yaitu 
"HATI" kita,Mari bersihkan Hati untuk menemukan Rahasia Malam Lailatul Godar... 


e Mbah Jenggot »» Sesudah disyariatkannya ibadah shaum, dan agar umat Islam 
dapat merealisasikan nilai tagwa, Allah SWT melengkapi nikmat-Nya dengan 
memberikan adanya "Lailat al godr". Allah berfirman : " Sesungguhnya Kami telah 
menurunkan Al-@ur'an pada " Lailat al godr". Tahukah kalian apakah " Lailat al godr" 
?. Itulah malam yang lebih utama dari pada seribu bulan" (AS. Al @odr : 1-3) 


Keutamaan Lailat al Aodr 

Ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari "Lailat al godr". 
Mengomentari ayat di atas Anas bin Malik ra menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan keutamaan disitu adalah bahwa amal ibadah seperti shalat, tilawah al- 
Gur'an, dan dzikir serta amal sosial (seperti shodagoh dana zakat), yang dilakukan 
pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama seribu bulan (tentu di 
luar malam lailat al godr sendiri). Dalam riwayat lain Anas bin Malik juga 
menyampaikan keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah 
mengkaruniakan " Lailat al godr" untuk umatku, dan tidak memberikannya kepada 
umat-umat sebelumnya. 

Sementara berkenaan dengan ayat 4 surat al godr, Abdullah bin Abbas ra 
menyampaikan sabda Rasulullah bahwa pada saat terjadinya lailat al godr, para 
malaikat turun kebumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang giyam al lai, 
atau melakukan dzikir, para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Pada 
malam itu pintu-pintu langit dibuka, dan Allah menerima taubat dari para hambaNya 
yang bertaubat. Dalam riwayat Abu Hurairah ra, seperti dilaporkan oleh Bukhori, 
Muslim dan al Baihagi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan , "barangsiapa 
melakukan giyam (shalat malam) pada lailat al godr, atas dasar iman serta semata- 
mata mencari keridloan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang 
pernah dilakukannya". Demikian banyaknya keutamaan lailat al godr, sehingga Ibnu 
Abi Syaibah pernah menyampaikan ungkapan al Hasan al Bashri, katanya : " Saya 
tidak pernah tahu adanya hari atau malam yang lebih utama dari malam yang 
lainnya, kecuali ' Lailat al godr', karena lailat al godr lebih utama dari (amalan) seribu 
bulan". 


Hukum "Menggapai" Lailat al @odr 

Memperhatikan pada arahan (taujih) Rasulullah SAW, serta contoh yang beliau 
tampilkan dalam upaya "menggapai" lailat al godr, dalam hal ini misalnya Umar 
pernah menyampaikan sabda Rasulullah SAW : " Barangsiapa mencari lailat al 
godr, hendaknya ia mencarinya pada malam kedua puluh tujuh" (HR. Ahmad). Maka 


www.islamuna.info 


PUASA | 2219 | 


para ulama' berkesimpulan bahwa berupaya menggapai lailat al godr hukumnya 
sunnah. IV. Kapankah terjadinya Lailat al @odr Sesuai dengan firman Allah pada 
awal surat Al @odr, serta pada ayat 185 surat Al Bagoroh, dan hadits Rasulullah 
SAW. Maka para ulama' bersepakat bahwa " Lailat al godr" terjadi pada malam 
bulan Ramadhan. Bahkan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Dzar, dan Abu 
Hurairah, lailat al godr bukannya sekali terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, 
malainkan ia terus berlangsung pada setiap bulan Ramadhan untuk mashlahat umat 
Muhammad, sampai terjadinya hari giyamat. Adapun tentang penentuan kapan 
persis terjadinya lailat al godr, para ulama berbeda pendapat disebabkan 
beragamnya informasi hadits Rasulullah, serta pemahaman para shahabat tentang 
hal tersebut. Sebagaimana tersebut dibawah ini : 

1. Lailat al godr terjadi pada malam 17 Ramadhan, malam diturunkannya Al Gur'an. 
Hal ini disampaikan oleh Zaid bin Argom, dan Abdullah bin Zubair ra. (HR. Ibnu Abi 
Syaibah, Baihagi dan Bukhori dalam tarikh). 

2. Lailat al godr terjadi pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan. Diriwayatkan oleh Aisyah dari sabda Rasululah SAW: "Carilah lailat al 
godr pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan" (HR. 
Bukhori, Muslim dan Baihagi) 

3. Lailat al godr terjadi pada malam tanggal 21 Ramadhan, berdasarkan hadits 
riwayat Abi Said al Khudri yang dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim. 

4. Lailat al godr terjadi pada malam tanggal 23 bulan Ramadhan, berdasarkan 
hadits riwayat Abdullah bin Unais al Juhany, seperti dilaporkan oleh Bukhori dan 
Muslim. 

5. Lailat al godr terjadi pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan, berdasarkan 
hadits riwayat Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Ahmad. Dan seperti diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar bin al Khoththob, Hudzaifah serta sekumpulan besar 
shahabat, yakin bahwa lailat al godr terjadi pada malam 27 bulan Ramadhan. 
Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga pernah menyampaikan 
kepada shahabat yang telah tua dan lemah tak mampu giyam berlama-lama dan 
meminta nasehat kepada beliau kapan ia bisa mendapatkan lailat al godr, 
Rasulullah SAW kemudian menasehati agar ia mencarinya pada malam ke 27 bulan 
Ramadhan (HR. Thabroni dan Baihagi). 

6. Seperti difahami dari riwayat Ibnu Umar dan Abi Bakrah yang dilaporkan oleh 
Bukhori dan Muslim, terjadinya lailat al godr mungkin berpindah-pindah pada 
malam-malam ganjil sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sesuai 
dengan informasi terakhir ini, dan karena langka dan pentingnya lailat al godr, maka 
selayaknya setiap muslim berupaya selalu mendapatkan lailat al godr pada 
sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 


Tanda-tanda terjadinya Lailat al godr 

Seperti diriwayatkan Oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda: " Pada saat terjadinya lailat al godr itu, malam 
terasa jernih, terang, tenang, cuaca sejuk tidak terasa panas tidak juga dingin. Dan 
pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih terang benderang tanpa tertutup 
sesuatu awan". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2220 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Apa yang perlu dilakukan pada lailat al godr dan agar dapat menggapai lailat 
al godr ? 

1. Lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua bentuk ibadah pada hari- 
hari Ramadhan, menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengurangi keseriusan 
beribadah pada hari-hari itu. Dalam peribadatan ini juga dengan mengikutsertakan 
keluarga. Hal itulah yang dahulu dicontohkan Rasulullah SAW. 

2. Melakukan i'tikaf dengan berupaya sekuat tenaga. Itulah yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. 

3. Melakukan giyamu al lail berjama'ah, sampai dengan rekaat terakhir yang 
dilakukan imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar ra. 

4. Memperbanyak do'a memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah dengan 
lafal : "Allahumma innaka 'afuwun tuhibul afwa fa'fu 'anni". Hal inilah yang diajarkan 
oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ra ketika beliau bertanya : ' wahai Rasulullah, 
bila aku ketahui kedatangan lailat al godr, apa yang mesti aku ucapkan"?. (HR. 
Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi). 


Menggapai " Lailat al godr" bagi Muslimah 

Sebagaimana tersirat dari dialog Rasulullah SAW dengan Aisyah, istri beliau itu, 
maka mudah disimpulkan bahwa kaum muslimah-pun disyari'atkan dan 
diperbolehkan menggapai lailat al godr . Dengan melakukan maksimalisasi ibadah 
yang memang diperbolehkan untuk dilakukan seorang muslimah. VIII. Khotimah 
Demikian panduan ringkas ini, mudah-mudahan pada bulan Ramadhan tahun ini 
Allah memperkenankan kita meraih " Lailat al godr", malam yang utama dari 1000 
bulan alias 83 tahun itu. 


3433. BATASAN SAKIT DIPERBOLEHKAN TIDAK PUASA 


RAMADHAN 
PERTANYAAN : 


2 Yusuf Cokro Joyo 
Assalamu alaikum, mau nanya batasan sakit yang boleh tidak berpuasa (tarkusshoim) / tinggal 
puasa sebatas mana? syukron 


JAWABAN : 


2 Santriwati Dumay 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, bagi orang yang sakit ada 3 keadaan,jika disalah pahami 
bahwa sakit tersebut menjadi berbahaya yang membolehkan tayamum maka makruh untuk 
berpuasa dan boleh tidak berpuasa (ifthor). Jika jelas adanya bahaya yang dimaksud atau 
menurut persangkaan yang kuat atau udzurnya sampai menjadikannya binasa atau hilangnya 
manfaat anggota tubuh maka haram untuk berpuasa dan wajib ifthor. Jika sakitnya ringan sekira 
tidak disalah pahami bahwa sakit tsb berbahaya yang membolehkan tayammum maka haram 
untuk ifthor dan wajib berpuasa selagi tidak khawatir adanya tambahan pada sakit tersebut. 


189 0 call les 
dal ad 3 pasal Jos mall am 12515 Adi Ul JlSSI HB yA ol 
Halal a33 KAK Fatin Ulas gl Jill adl pas 4 sagill gl Aib ale AE gl 2 SSI LA Gasi US 


www.islamuna.info 


PUASA 


Aa 1 P3 om Sa H 8. & 2 in 13 T 3 0. 2 ball 1533 
dsb Jl Asy Al lo asal 4599 oball ay» powll Tum 1518 09 adi D In lag USA US ul3 
AD 95) 9 dlaal! $ 035 Yadi uglosll USS 9 


? Penawar Rinduku 
BACA POINT KE 4 dari at-tagriiraat as-sadiidah fii al-masaail al-mufiidah hal. 451 


AG elo Uas tu Jaco: s3 gal Sl Agiko Shio yo 4S Jgnd9 ! mol! baal 
Liga! Sl lagio Juog lo Jay DG Las uga MJI9 pebll » 20 eliSg « gal dl slga Jonog 


Perkara yang membatalkan puasa yang keenam sampainya benda (ain) melalui lubang tembus 
hingga ke perut. Dikecualikan dari maksud benda (ain) apabila yang masuk berupa udara (hawa), 
maka tidak berbahaya (tidak berpengaruh) terhadap keabsahan puasa. yakni puasanya tetap sah. 
begitu pula jika yang masuk hanya berupa rasa dan hanya berupa angin (rich) tanpa bendanya 
(ain), maka keduanya tidak membahayakan terhadap keabsahan puasa. 


SYARAT YANG MEWAJIBKAN PUASA 
Baca kitab At-tagriiraat as-sadiidah fi al-masaail al-mufiidah hal. 438-439 : 


U cablsy NS PAI.) £ duo 9D « aguall Lng bg mill Ad W Ag ISI SI : asal 959 log ui 
calo Wales AON ll R3 ISI Lal le US Sial log « sll yd SI 


Syarat-syarat yang mewajibkan puasa : yakni ketika syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib 
berpuasa, syarat-syarat tersebut ada lima (5) : 

1. Islam : Orang yang kafir tidak terkena khithob (urusan/tuntutan) berpuasa di dunia. adapun 
orang yang murtad wajib untuk menggodlo' puasa ketika dia kembali ke agama Islam sebagai 
pemberat atasnya. 


TAB Uti Bawal asn Oo jl d0 K9 le 49 sama lolg 4 Nila Wb Us ul es: Hu - 
BUSI ol yaa sm S3 ISI 


2. Taklif : yakni sudah baligh dan berakal. adapun anak kecil (shobiy) diwajibkan atas walinya 
untuk memerintah anak kecil ketika berumur 7 tahun, dan memukulnya ketika meninggalkan 
puasa pada saat berumur 10 tahun, jika anak tersebut mampu berpuasa. 


Fasa Sale LP Mena ls ag lb le aa Sab 
0) 4 ay 


3. Mampu : mampu untuk berpuasa, kemampuan ini adakalanya berupa keadaan/kondisi (chissi) 
adakalanya berupa syara'. 

1) Secara chissi : maka tidak wajib berpuasa atas orang yang sudah tua renta, dan orang yang 
sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. 

2) Secara syara' : Maka tidak wajib atas orang yang haidl dan nifas. 


5 “al elandi br Ol AG aus Lal SSI 9 “hall mena 55 Isl 59 Aryall de Linu NS nwal » 
Hao! 9x0 | saw lo d9 « KAA Sol) 


4. Sehat : maka dari itu orang yang sakit tidak wajib berpuasa. batasan sakit yang 
memperbolehkan tidak berpuasa (fithr) : yaitu keadaan sakit yang dikhawatirkan menyebabkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2222 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


binasa, atau lama sembuhnya, atau bertambah parah. dan hal ini disebut dengan : machdzurut 
tayammum ( )9350 swll |, perkara yang perlu diwaspadai yang memperbolehkan tayammum. 
O alas! jIsal — b jiiug « Lelo | sio LS NY ) dbob Lim Saluy SAJI Aluadl de Lay D3 : HN. 


£ 


pall lb JS Sl Ul — sim 39 
5. Igamah / bermukim : Maka puasa tidak wajib atas orang yang melakukan perjalanan (musafir) 
yang menempuh jarak yang jauh (82 KM) dalam perjalana yag diperbolehkan (mubah). 


disyaratkan -- bagi diperbolehkannya tidak berpuasa dalam perjalanan -- jikalau perjalanan 
tersebut dilakukan sebelum keluarnya fajar. Wallohu a'lam bish-showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/8091150457779721 


0270. Sakit, Puasa Ramadhan dan Fidyah 
PERTANYAAN : 


Muhammad Bisri Musthofa 


Assalamualaikum.Adakah goul /pendapat Ulama yang mengatakan bahwa orang yang sakitnya 
tahunan hanya membayar fidyah tanpa menggodho ? semisal ada orang yang sakit menerus 
hingga 20 tahun kemudian sembuh dan kuat berpuasa (namun selama sakit membayar fidyah) 
apakah ada yang berpndapat tidak perlu menggodo' terimakasih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikum salam. Kalangan Syafiiyah berpendapat bila pengakhiran gadha puasa tersebut sebab 
adanya udzur yang ISTIMROOR terus menerus baginya cukup menggadha puasa tanpa 
menyertakan membayar fidyah. 


IPB AS AI by Telu ya Aina OY Aa pg JST Sl ma dah PT Ula Jaa Go MISA ga Ulin) slah jail yag 
AI II Ay bd HL, Uh 


pel Ii dale Ayah DG Ola) Je Gsm oyike JL ata el ASEP oya lal Ola, Sya AMI ta jay € yemal 3 JB 


Barang siapa yang mengakhirkan gadha puasa ramadhan padahal berkesempatan 
menggadhanya hingga memasuki ramadhan yang lain (ramadhan berikutnya) wajib baginya 
disetip hari yang pernah ia tinggalkan satu MUD (6,25 gram) karena enam shahabat nabi 
menyatakan masalah ini dan tidak ada perbedaan diantara mereka, dan ia berdosa sebab 
mengakhirkannya. 


Imam Nawawy berkata dalam kitab “alMajmuu' : Dan wajib baginya satu Mud sebab 
mengakhirkannya hingga masuk ramadhan berikutnya, sedang bagi yang tidak berkesempatan 
menggadhainya karena udzurnya yang terus berlangsung hingga memasuki ramadhan berikutnya 
maka tidak berkewajiban membayar fidyah (sehari satu mud) sebab pengakhiran gadhanya. | Al- 
Ignaa' Li as-Syarbiiny 1/243 |. 


Pertanyaan anda : apakah ada yang berpndapat tidak perlu menggodo' terimakasih sebelumnya 


www.islamuna.info 


PUASA | 2223 


Ada, yaitu pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar, Sa'id Bin Jubir dan Gataadah yang menyatakan : 
“Puasa yang ada dijalani, puasa yang telah lewat fidyahnya dibayari dan tidak ada gadha puasa 
lagi. 


AT Olla) Jaa Go as aka Ulin) ellad pal ya della Kala Gea) 


PAS ogah JI Kay pal oya ka Ag Tab aya JS 0 dajay JIN! Gaia P HAL Ola, po Aaja HI lada Ol USS 3 
Olata Aoki IU Ggo gi OLI Goal Aan) Gal MUlay INI SAH IL og mailY elo Gl ur elang Baya gal 
Oa PA Ab yag Oam pd IS) Lah Ale Road Yg dada ly GNI Aisi al Aa pam lg Sma adl IE pa JS GP 
OEM pal oleng jalan Y Aas da03 Yg JgYI Gaia € he Ulin) panas dil Lada GUI Olla) Jas Gs JSI 
ot JB alay GG dini GI Kuah yag Gema dy Lily LINI Olah Gl op Sl PI 3 md and y yag 


dals gua Y3 HI 3 Shang PH os mi Oli, ea SLB 9 pr G3 Sarang yA Cal Gates Opi J8 AM 
| al-Majmuu' alaa Syarh alMuhaddzab VI/366 J 


0271. Bersiwak dan Puasa Ramadhan 
PERTANYAAN : 


Mochadie Alfagir Abdil 


Assalamu'alaikum... Kapankah batas bersiwak di bulan puasa terkait dengan lantaran ber-siwak 
merupakan suatu kesunahan sebelum mengerjakan ibadah sholat dan ibadah sunah lainnya 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. BATASANNYA SETELAH TERGELINCIRNYA MATAHARI 
Iii rae Ia Am Hilal YK, 


Dan tidak dimakruhkan memakai siwak kecuali bagi orang puasa setelah tergelincirnya matahari 
meskipun saat menjalani puasa sunah. | As-Siraaj al-Wahhaaj 1/17 |. 


H1 Skil y Emi any ya AN Aa Kebo Ali Sl rona ES 3 (Ily Aa Sab Y) JK (OI) 


Bye y O yan Ep ASI Lely JB F Landn Ola) jadi 3 at sadari bo Ily daa Sa SAN AI Ra) pd 2 EL 
Ily Ang ska) Udi Ter uya Al Mae ebi meal il 


(Dan tidak dimakruhkan sama sekali memakai siwak kecuali bagi orang puasa setelah 
tergelincirnya matahari meskipun saat menjalani puasa sunah). Berdasarkan hadits Nabi 
“Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum dari minyak misik (HR. Bukhari Muslim). Yang 
dimaksud bau mulut diatas adalah bau mulut setelah tergelincirnya matahari berdasarkan hadits 
nabi yang lain. "Diberikan kepada umatku lima perkara dalam bulan Ramadhan. Seterusnya beliau 
bersabda : Adapun yang kedua, mereka berada pada saat setelah tergelincir matahari, sedangkan 
bau mulut mereka di sisi Allah lebih harum dari bau misik” (H.R. al-Hasan bin Sufyan dalam 
Musnadnya dan Abu Bakar al-Sam'any dalam Amaliah, beliau berkata : “Ini hadits hasan”. Seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2224 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini juga telah dikatakan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muhazzab berdasarkan cerita dari Ibnu 
Shalah). Kata Masaa' (sore hari) adalah waktu setelah tergelincirnya matahari. | Mughni alMuhtaaj 
1/56 |. 


Tergelincirnya matahari itu maksudnya apa ya kang ? ZAWAL / tergelincirnya matahari adalah 
waktu yang menandakan masuknya sholat dhuhur. 


Ghufron Bkl 


Makruh stelah masuk waktux slat dhuhur bimana siwakan it di Ikukan bkn karena mlut yang 
berbau, kalau di lakukan karena berbaunya mulut maka tidak makruh.bhkan mnurut imam Nawawi 
tidak makruh walaupun stlah msukx wakt solat dhuhur. IANAH DaN BAJURI BAB SIWAK 


Abdurrahman As-syafi'i 


PA KAN Ae pi Pa da tra ya dab akad OA INN aa Bee IS JP ) dlal oa," 
Oam er oya Al Ain Kel TALI pa lal ed SJ"... 


YIVo ea sa 


Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa walau puasa sunah menggunakan siwak setelah 
lingsirnya matahari sampai tenggelamnya... siwak sebelum zawal nda'apa-apa, karena ada 
pendapat yang mengatakan tidak ada kemakruhan secara mutlak meski ba'da zawal sekalipun. 


SAI ed Ali SO 9 ANA dede yA S4 Al Rn 9 JI 3 II SAN Ad Ily ma Hilal S4 Jay 
ang UG ya y papi ya PO Ela pang gl y KAA pg pekan elyy yA ly) Ehi aj oya Al ane al 
IE SY M3 JAN Ikan 01 gl pg PE Kemang Slajl Aa dad a33 gl Cygbas Ato pal Kemang HI aa OY Sl 
Sie aril 3 Sg tony 3 UNI AYI JB 4) Ulas Slam Yle SY 


WAN le BUS 


Apakah makruh bagi orang yang berpuasa bersiwak setelah lingsir matahari? hal ini terjadi 
perbedaan pendapat pendapat yang rojeh dari Imam Rofi'i adalah makruh hal ini didasarkan atas 
hadis dari imam Bukhori dan Imam Muslim Bahwasanya perubahan bau mulut orang yang 
berpuasa disisi Allah adalah lebih wangi dibanding misik.Dihususkan dengan lingsir matahari, 
karena pada waktu itu perubaham bau mulut karena berpuasa akan tampak, Apa bila perubahan 
bau mulut sesudah matahari lengser disebabkan oleh hal lain semisal karena habis tidur maka 
bersiwak tidak dimakruhkan. 


Pendapat yang ke-2 menghukumi tidak makruh secara mutlak dan ini adalah pendapat 3 Imam 
Madzhab. Dan Imam Nawawi merojehkan dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab. Wallaahu A'laamu 
Bis Showaab 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/450315198324627! 


www.islamuna.info 


PUASA 


0288. JOMPO TAK BERDAYA, PUASA RAMADHAN DAN 
FIDYAH 

PERTANYAAN : 

Dewi Vie 


Nenek saya sudah tidak bisa apaz2 lagi bahkan buang air kecil dan besar sudah ditempat beliau 
dibaringkan, ditambah sekarang ini sudah bergantung dengan infusan karena sudah tidak bisa 
menerima makan dengan cara normal lagi.Pertanyaannya : apakah nenek saya masih wajib 
puasa? dan bila tidak lagi wajib, berapa yang harus ditunaikan dalam fidyahnya untuk setiap 
harinya? dengan beras bisa tidak sebagai gantinya makanan ? 


JAWABAN : 

Nur Hasyim S. Anam 

Tidak wajib berpuasa baginya dan diganti fidyah 
Muhammad Bisri Musthofa 


Untuk orang yang seperti nenenknya neng nih Biasanya sudah tidak mampu berpuasa namun 
harus bayar fidyah.Ukuran untuk seharinya fidyahnya 1 mud ( 6ons lebih 25 gram ). 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Sepakat, sekedar melengkapi referensi : 
Ag Aina OS Ob (pra GP) air IS (PS ON) aja era VII YAA yaa) ra Hb ya yag (Bed, ) 
or plab A Gyilas all dy ) Il Oya (da par IS GP) LP OS Ol ( penlany Jaka) Bdg Utan 


“Kakek-kakek (orang yang telah melewati usia 40 tahun), nenek-nenek dan orang sakit yang tidak 
diharapkan lagi akan kesembuhannya bila tidak mampu menjalani puasa (seperti mendapatkan 
masyaggat/kesulitan yang sangat bila berpuasa) boleh baginya tidak berpuasa dan wajib baginya 
(bila ia merdeka) mengeluarkan satu Mud setiap harinya berdasarkan firman Allah ta'aalaa “Dan 
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 
fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (AS. 2:184)”.| Ignaa' Li as-Syarbiiny 1/242 |. 


Maksudnya 1 Mud (ukuran seperempat dari yang kita keluarkan saat zakat fitrah) tersebut kalau di 
negara kita ya dengan menunaikan berupa beras.. Wallohu A'lam. 


0298. Syaithon di bulan ramadhan 
PERTANYAAN : 
Nadia Faelasufha 


Di bulan Ramadhan benarkah syaithn-syaithon dibelenggu? Tetapi faktanya sewaktu sedang 
puasa.... Habis subuh kok ramai asyik berpacaran ? dan maksiat masih saja tetap terjadi? kenapa 
ea? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2226 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Karena masih dimungkinkan kejelekan tersebut terjadi akibat nafsu yang jelek dari seseorang atau 
pengaruh setan dari bangsa manusia... 


Bab Ob ai 3 LS Ulin, BRA) neladiy pl C3 HS Is Op ob Ie ala emg Ula ob AI IE, 
Bok penaog nb Ulang Alisa! jl dalah gg g Abg di Ae Sad SAI mal eeilall ye Jas UI UI ol bt M3 
Ce tak NS om ya Jl Ad US p j3y OB Gaya al Tek dad og dl Jaliit » yaah HUI Yaa 3 CA LS SN 
JB Ker YI UnbleIN y Rona Slabaly Ata pagi endolatl p elanal UII OY Kanan Yg pd Ea Y Ol rere Aina 
Yg BII 3 A Jani YG Lis Unbladi AS Us Jl SS MISI ole ay II AN Ola) Goro ani 3 ore 
dana Jas 
Berkata al@urthuby setelah mengunggulkan pernyataan hadits “pada bulan ramadhan pintu 
neraka ditutup rapat dan pintu surga dibuka selebar lebarnya dan setan diborgol ” pada zhahirnya 
hadits. Bila ditanyakan “Bagaimana kita masih banyak melihat kejelekan dan maksiat terjadi 
dibulan ramadhan bila memang setan telah di borgol ?”. Kejelekan tersebut menjadi jarang terjadi 
pada orang yang berpuasa dengan menjalankan semua syarat-syaratnya dan menjaga adab- 
adabnya. Atau yang diborgol hanyalah sebagian setan tidak semuanya seperti keterangan 
disebagian riwayat terdahulu. 


Atau yang dimaksud adalah sedikitnya kejelekan dibulan ramadhan, ini adalah hal nyata karena 
kejelekan dibulan ramadhan kenyataannya memang lebih sedikit dibanding dibulan-bulan lainnya 
dan bukan berarti apabila semua setan diborgol dibulan Ramadan sekalipun, tidak akan terjadi 
kejelekan dan kemaksiatan karena masih dimungkinkan kejelekan tersebut terjadi disebabkan oleh 
nafsu yang jelek atau setan dari setan sebangsa manusia. Dan berkata ulama lainnya “Pengertian 
setan dibelenggu dibulan Ramadan adalah tidak adanya lagi alas an seorang mukallaf, seolah- 
olah dikatakan : Telah tercegah setan dari menggodamu maka jangan beralasan dirimu karenanya 
saat meninggalkan ketaatan dan menjalani kemaksiatan. | Fath alBaari IV/114-115 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab.. 


0312. SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN 


Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas raldhiallahu 'anhuma, ia 
berkata : "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih 
dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al- 
Gur'an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya 
Al-Guran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam 
kebaikan daripada angin yang berhembus.” 


Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan: "Dan beliau tidak pernah dimintai 
sesuatu kecuali memberikannya. " 


Dan menurut riwayat Al-Baihagi, dari Aisyah radhiallahu 'anha : "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam jika masuk bulan Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang 
yang meminta. " 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2227 ) 


Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi. Allah pun bersifat Maha Pemurah, 
Allah Ta'ala Maha Pemurah, kedermawanan-Nya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu seperti 
bulan Ramadhan. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling 
dermawan, juga paling mulia, paling berani dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji, 
kedermawanan beliau pada bulan Ramadhan berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya, 
sebagaimana kemurahan Tuhannya berlipat ganda pada bulan ini. 


Berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berlipatgandanya kedermawanan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di bulan Ramadhan : Bahwa kesempatan ini amat berharga dan melipatgandakan 
amal kebaikan. Membantu orang-orang yang berpuasa dan berdzikir untuk senantiasa taat, agar 
memperoleh pahala seperti pahala mereka, sebagaimana siapa yang membekali orang yang 
berperang maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang, dan siapa yang 
menanggung dengan balk keluarga orang yang berperang maka ia memperoleh pula seperti 
pahala orang yang berperang. Dinyatakan dalam hadits Zaid bin Khalid dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berpuasa maka 
baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya. 
" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi). 


Bulan Ramadhan adalah saat Allah berderma kepada para hamba-Nya dengan rahmat, ampunan 
dan pembebasan dari api Neraka, terutama pada Lailatul Gadar Allah Ta 'ala melimpahkan kasih- 
Nya kepada para hamba-Nya yang bersifat kasih, maka barangsiapa berderma kepada para 
hamba Allah niscaya Allah Maha Pemurah kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan 
itu adalah sejenis dengan amal perbuatan. 


Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama termasuk sebab masuk Surga. Dinyatakan 
dalam hadits Ali radhiallahu "anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh di 
Surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luamya dapat dilihat dari dalam dan bagian 
dalamnya dapat dilihat dari luar." Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab Badui seraya 
berkata: “Untuk siapakah ruangan-ruangan itu wahai Rasulullah? jawab beliau: "Untuk siapa saja 
yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa dan shalat malam ketika orang-orang dalam 
keadaan tidur. " (HR. At-Tirmidzi dan Abu Isa berkata, hadits ini gharib) 


Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadhan. Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan 
ini: puasa, shalat malam, sedekah dan perkataan baik. Karena pada waktu ini orang yang 
berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan keji. Sedangkan shalat, puasa dan sedekah 
dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah Ta 'ala. 


Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa dan 
menjauhkan dari api Neraka Jahannam, terutama jika ditambah lagi shalat malam. Dinyatakan 
dalam sebuah hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Puasa itu merupakan 
perisai bagi seseorang dari api Neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan " ( Hadits riwayat 
Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ustman bin Abil-“Ash: juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dalam Shahihnya serta dinyatakan shahih oleh Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.) 
Hadits riwayat Ahmad dengan isnad hasan dan Al-Baihagi. 


Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Puasa itu perisai dan benteng kokoh yang melindungi seseorang) dari api Neraka" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2228 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan dalam hadits Mu'adz radhiallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sedekah dan shalat seseorang di tengah malam dapat menghapuskan dosa sebagaimana air 
memadamkan api" (Hadist riwayat At-Tirmidzi dan katanya. "Hadits hasan shahih. " 


Dalam puasa, tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan. Dan puasa dapat menghapuskan dosa- 
dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga. Padahal kebanyakan puasa yang 
dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya itu penjagaan yang semestinya. Dan 
dengan sedekah kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu pada akhir 
Ramadhan, diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari 
perkataan kotor dan perbuatan keji. 


Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jika ia dapat membantu orang lain 
yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum maka kedudukannya sama dengan orang 
yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, memberikan dan membantukannya kepada orang 
lain. Untuk itu disyari'atkan baginya memberi hidangan berbuka kepada orang-orang yang 
berpuasa bersamanya, karena makanan ketika itu sangat disukainya, maka hendaknya ia 
membantu orang lain dengan makanan tersebut, agar ia termasuk orang yang memberi makanan 
yang disukai dan karenanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan 
dan minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelumnya ia tidak mendapatkan 
anugerah tersebut. Sungguh nikmat ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak didapatkan. 
(Lihat kitab Larhaa'iful Ma'arif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 172-178). 


Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua). Shalawat dan salam semoga 
senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya. 
| Hakam elChugdrie J. 


0321. Pembagian Bulan Ramadhan dalam 3 Fase 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum, hadits mengenai pembagian bulan romadhon dibagi menjadi tiga fase, 
apakah benar hadits tersebut munkar ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Menurut imam suyuthi hanya dhoif. Sanadnya.sallam bin sawar dari maslamah bin shalt dari az 
zuhri dari abu hurairah dari Nabi. yang jadi titik lemah perawi pertama dan kedua.pendapat ibnu 
hibban dalam kitab al majruhin hadist yang diriwayatkan dari 2 perowi tersbt tidak bisa dijadikan 
pegangan hukum kecuali ada jalur riwayat lain. 


Namun menilik dari hadist diatas tidak berimbas pada hukum dan hanya berkaitan dngn afdhol 
a'mal maka sah2 saja menggunakannya.plus juga dikarenakan setidaknya ada riwayat lain selain 
dari jalur yang disebut di atas. kalau albaniy malah menganggap mungkar hadist diatas.. 


Masaji Antoro 


Of 1083 1887 aonooe Bit pil lg) MUSI ya Gas op) Bika alam gly Ram alah yg yag 1OLalu Lado uya 9) AS 


www.islamuna.info 


PUASA | 2229 | 


3608 206YI Kara 3 Site ae. 


See Il Y ee JM JB teh ad BU Aoeh Oleakar ey Aaj op de LAIN 3 JG Ola Gyt Ja) Gpt 1 dehia 33 
Aa ad HUMAN Up EP SIA ya ad — Jade, TI BS — A03 pala aan AYI ae JE3 ed aa 


Sia 1083 BTL 103) Kano tiga! Labu! 3 GUSI II aa Hg. 


crita —ee, Lali Bali JB ep geo) (jika dam gly AN) Ola), kd dl Sya Gi Eaae oya Lea GI 
Sus. 


S0 11569 hino! Kendal 3 0 J3 6 2135 5 63) Lego € all Sono GI BII ma Aing. 


delay. 
Dari kedua TAKHRIJ HADITS di atas yang mendhoifkan adalah ALBAANI. Wallaahu A'lam..... 
Koes Safi'i 


Afwan mbah Ingin nambahi ......hadis ini memang populer .. Bulan Ramadhan, awalnya rahmah, 
tengah-tengahnya maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al-'Ugaili dalam kitab khusus tentang hadits dha'if ya...ng berjudul Adh-Dhu'afa'. 
Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhu Baghdad. Serta 
diriwayatkan juga oleh Ibnu Adiy, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir . Tapi ingat hadits lemah untuk di 
jadikan pedoman,jdiknih hadits tersebut sbgi motivator amaliyyah di bulan ramadhan ini insya 
Alllah tidak apa-apa. Semoga ada manfaatnya. 


0343. PEKERJA BERAT DAN PUASA RAMADHAN 
PERTANYAAN : 


Muhammad Toyyib 


Assalamu 'alaikum. ada seorang ustadz menerangkan bahwa "bagi pekerja berat yang tidak kuat 
puasa silahkan batalkan puasanya", sedangkan si ustad tau kalau warga yang diberi penjelasan 
itu sulit untuk menggodhoinya karena pekerjaannya terus menerus dan islamnya dangkal... Apa 
pendapat anda ? Mongoo.... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikum salam. Bagi pekerja berat (seperti pengetam, kuli bangunan, tukang becak, nelayan, 
pembajak tanah dll.) tidak diperbolehkan berbuka puasa (mokel-java-pen) kecuali bila memenuhi 6 
persyaratan : 

1. Pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan syawal. 

2. Ada halangan untuk dikerjakan dimalam hari. 


3. Terjadi masyaggat (kesulitan) menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga 
dalam batasan masyaggat yang memperkenankan baginya tayammum atau menjalani shalat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2230 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan duduk. 


4. Dimalam hari tetap niat, dipagi hari tetap puasa baru setelah benar-benar tidak kuat boleh 
berbuka. 


5. Saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman. 


6. Tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau 
membebani diri diluar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa. 


Bila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka berdosa baginya berbuka puasa meskipun diganti 
dihari-hari selain ramadhan berdasarkan hadits “Barangsiapa berbuka puasa tanpa adanya udzur 
tidak mencukupi baginya meskipun diganti dengan puasa sepanjang tahun”. (| Buhyah 
alMustarsyidiin Hal. 234 |. Ibarohnya : 


Ob 2 Ata (ANIS ya pelaa LS Lelo Lb BII Ah Kemasan Ol VI OLI, Ja Sidang slab you Jail EV: Alan 
Ala dbs Ol 0 lin Y Ladi adi jl db Jl Ganga El dad IS Jali las Ol JS Jl and! seb EN 
YP Jadi S8 Lt Kemang SI Gaga ly 6 GAN Ulee NG nakal Il mad mad Ob Bale Jas Y dit pa 
Oak: Sya Ol DG Ge yadi Jail al Usa Come UP Cl Jai! Juta Jade ya jd (Sya Ol) 6 al d png dus 
Ikan Jl SB Oyiang aah jilnaS 6 gatal Vig jladib gasal jamak dadi HI Jadi EU3 anak Y Oly « Ush tan jl 
wenyy Lalas UI AT ja A3 Ol) Can dongy oma d Oky mid Il demi OS yan 6 jd! Taaal boy pil Oa Ldr y Es 


Pali ay ts nd as ya Oli oya Lag laila" Of dya Uh onjadg Mah" 


0753. Puasa Syak ( Ragu-Ragu ) 
PERTANYAAN : 
Hakim Ei Zain 
Kapan kita boleh puasa di hari syak... (ragu ragu)..? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Ketika kita sudah terbiasa menjalankan puasa pada hari-hari sebelum jatuhnya tanggal 30 
Sya'ban 

4 ex j3 Pa ro 4 PU) (ro ole ol by Y! «es ex dia SI Ulas Pas sal Pa | (ro es HS Ju 

BUS gi gpp ah Ji ella Il catnd GD jitama li jl Snail Ang  Dolas oU Up pu aa 

Kalangan Syafiiyyah berpendapat : Haram puasa diseparuh akhir dari bulan sya'ban yang 
didalamnya terdapat hari syak (tanggal 30 sya'ban) kecuali bagi orang yang membiasakan diri 
berpuasa seperti biasa menjalani puasa DAHR (puasa sepanjang tahun kecuali pada dua hari 
hara dan hari-hari tasyrig/tanggal 11, 12,13 dzul hijjah), puasa DAUD, puasa dihari-hari tertentu 
seperti senin kamis kemudian kebiasaannya bertepatan dengan hari diseparuh akhir bulan 
sya'ban, atau puasa nadzar yang dalam tanggungannya, puasa gadha sunat atau wajib, puasa 
kaffaarat. | Alfigh al-Islaam wa adillatuh 1!1/19 |. 
YG Olai Sinai! IS) elang dala bl aka Sp oya TaP Uk Olaii Basai Ang pyaa 24 AS CSI (Ola Inai Am NIS 


| ya ya 


www.islamuna.info 


PUASA | 2231 


ALE elo Ob Sial aya dy Aly UP ala Uc nadi ama po bd La Jae (As kala) La) 
Z8 AE AT II setaly dedy 0 yag 

(Keterangan “begitu juga haram puasa setelah nisyfu sya'ban) berdasarkan hadits “Bila bulan 
sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian berpuasa”. Keharaman ini dengan catatan bila 
puasa setelah hari nisyfu sya'ban (tanggal 16-pen) tersebut tidak disambungkan dengan puasa 
sebelumnya, bila disambungkan meskipun dengan berpuasa ditanggal separuh bulan sya'ban 
(meskipun hanya disambungkan dengan puasa pada tanggal 15) dan kemudian disambung 


dengan hari setelahnya hingga tanggal 30 (syaum assyak) maka tidak lagi dihukum haram. 
( Faanah at-Thoolibiin 11/273 |. 


1081. KESEMPURNAAN PAHALA PUASA TERHALANG 
TANPA ZAKAT FITRAH 

PERTANYAAN : 

Ummy Salamah 


Assalamu'alaikum. Pertanya'an:apakah benar s'sorang yang tdak mampu mmbayar zkat fitrah 
pahala puasanyasromadlon?tdak sampai?lalu apakah stelah mampu bisa digodlokan zkat fitrah 
yang trtunda itu?mhon keterangan karena ini pngalaman pribadi sy. terimakasih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


« Maksud pahala puasa tidak diangkat pada Allah Ta'ala kecuali dikeluarkan zakat fitrahnya 
dalam hadits tersebut adalah tidak diterima pahala puasanya sebelum dikeluarkan zakat 
fitrahnya, sebagian ulama ada yang memberi pengertian tidak diterima pahalanya secara 
sempurna artinya pahala puasanya masih diterima tapi tidak sempurna. 


» Ketentuan hadits diatas bagi orang yang MAMPU MENGELUARKAN ZAKAT fitrah namun 
enggan memberikannya. 


KETERANGAN DIAMBIL DARI : 
Olagku genbl RO / HIM228 Aneka — Le SILANI LS NYI ES mei de JAE Atil 2 ASI 
Ja 3 NI IAI II da Y GP lama ra Giaa Ola) ab apr 0 elly dab 3 AL oil CA aldi 
hmm Leo Pl Ie patin Al II BP at SI ai 3S TA II dale BII CI pas ye ALS ls of aldi, 
Jail 3S CL Yh on PI oya Ola) ayo Gde) gak en Y tip demi 2 8 blalI Upale oli 
Ibn Syaahiin meriwayatkan hadits dalam kitab Targhiib wa ad-Dhiyaa' dari sahabat Jarir ra “Bulan 
ramadhan (maksudnya puasa dibulan ramadhan) digantungkan antara langit dan bumi, tidak 
diangkat pada Allah Ta'ala kecuali dengan zakat fitrah”Secara dhahir pengertiannya adalah tidak 


mendapatkan pahala puasanya yang agung bila tidak dikeluarkan zakat fitrahnya bagi orang yang 
mampu mengeluarkannya. | Hasyiyah al-Jamaal alaa al-Minhaaj IV/228 |. 


Unt AAL Aga! Cal S3 HLOT Toninall — 27 HI Il MEP Td Oak 3 BUSI Jo Je Ubi Ale Adil 
Ba 8 BI ap aa Al AE BY Oo BUS gag Jai BS 7 VI da PSI sll! Org Glen Ola) pepe Olebluull 
Uas Ag Joel Jaan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Puasa dibulan ramadhan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah Ta'ala 
kecuali dengan zakat fitrah”Adalah kinayah (kalimat sindiran) ditangguhkannya kesempurnaan 
pahala puasa seseorang hingga dikeluarkan zakat fitrahnya, berarti tidak menafikan masih 
didapatkannya pahala meski tanpa zakat fitrah. | Paanah at-Thoolibiin 11/167 |. 


A5 | pi Ang SI Aa dl aj BI ey HI6SO Roedal — 1 pisa ma orba meml 2 ASI 
V) url GLS dago CET (PN sad  dlaa Ola) sed 11988 — 1408 — pu — Aid ali 
terb de Sby dala BUY, dpat bel pb cl (Oi Sp) Lena (VI) Le id IKA (Gh 


Bulan ramadhan (maksudnya puasa dibulan ramadhan seperti dalam keterangan pada al-Firdaus) 
digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah Ta'ala (Artinya tidak diangkat 
diterima pahalanya atau diangkat secara sempurna) kecuali dengan zakat fitrah (artinya diangkat 
dan diterimanya ditangguhkan dengan dikeluarkannya zakat fitrah)”. | at-Taysiir Bi Syarh al-Jaami' 
as-Shoghiir 1/650 |. 


DERAJAT HADITS 


dngan TIHIS ey RIP or HL NA: SMLOT Aoniaadl — Lo LIL Ailee tolol 3 JUN gal 1 SUS 
IL Ah man Ye 3 SI ol Oral Oa Olga dai Bp VI AI II da Ng PLN ea Cg Gila Ola) jd 
d3 GS pad! Aas 3 


“Bulan ramadhan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah Ta'ala kecuali 
dengan zakat fitrah” (hr. Ibn Syaahiin)lbn al-Jawzi menyatakan hadits tersebut tidak sah, 
didalamnya ada Muhammad Bin Ubaid al-Basry yang tidak diketahui. | Asnaa al-Mathaalib fii 
Ahaadiits al-Muhtalifati 1/17 J. 


2Lawall Cr Glaa Ola) ppi Ol — TB9T Syam! Cal Jen 3 HI ISH Koninal — 9 ge Wa aaalor 2 JUS gal 
ot sanay «(GOL $5) 11235) cakes! Ar PPT LP ab 4 adl 3 Sne sa) Ji SY da YP 
Aelgy 3 (29) SAN JB. JS Aa or ML Ah 4 mn VJ) (B2 pe, « 21499) Aoatia! Jl GS 

San Ah 1 (21455) cSy JB). Slam YI Ar HP Cd 1 IE) Ulsan, Jilid 3 OLS 3 Gaia. 


“Bulan ramadhan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah Ta'ala kecuali 
dengan zakat fitrah” (hr. Ibn Syaahiin)lbn al-Jawzi menyatakan hadits tersebut tidak sah, 
didalamnya ada Muhammad Bin Ubaid al-Basry yang tidak diketahui (al-'Ilal al-Mutanaahiyyah 
11/1499 no. 824)Al-Mundziri (11/97) hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Hafsh dalam Fadhaail 
Ramadhaan dan dinyatakan “Hadits Ghoriib yang sanadnya bagus”Al-Munaawy berkata “Hadits 
dho'if). | Jalaaluddiin as-Suyuuthy-Jaami' al-Ahaadiits 1X/55 |. 


1269. KIFARAT JIMA' DI BULAN RAMADHAN 
PERTANYAAN : 
Tb Khan Banteny 


Assalaamu 'alaikum. Dalam agama menjalankan syare'atnya tidak memberatkan dan tidak pula 
berat. Begitu pula orang yang melanggar syareatnya yang harus membayar kifaratnya (tebusan). 
Ada 3 poin cara membayar kifarat : 


1. Memerdekakan hamba cahaya ('abid).Law tidak ada.. 
2. Harus puasa 2 bulan berturut turut.Law tidak mampu.. 
3. Memberi makan kepada orang miskin atau fagir sbnyak 60 orang. 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2233 ) 


Pertanyaanya bagaimana kalaw tidak mampu bayar kifaratnya tersebut harus dengan cara apa ? 
Makasih 


JAWABAN : 
2 Hadiro Maut 


Mungkn ptanyaan awalnya: adakah batas waktu tidak mampu untuk ketiganya? karena tidak 
mampu untuk saat ini, apakah mash tetap bhutang dan menunggu sampai punya kemampuan? 


2 Yupiter Jet 
Tentang kifarat (khususnya jima' di bulan romadlon)... 
BEN AI GUS OK bab Ab la DI gam Gb Gl Ia pd DP Rinto 1) 07 BUSI Ga 
bb HA He (DL gam Up Ga Jb) BII IL Ulin Lebay SUN ola 0G Alih 
kifarat ini termasuk kifarat tartib (harus berurutan) diantara ketiganya. dan ketika tidak (belum) 


mampu, maka TETAP baginya menanggung hutang kifarat terrsebut, karena masalah ini termasuk 
HU@UUOGULLOH /hak-hak Alloh. | tuhfatul muhtaj 3/452 |. 


Jawaban senada juga ada di hasyiyah albajuri 1/309. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/366843980005083/ 

1373. SEKILAS TENTANG FIDYAH PUASA RAMADHAN 
PERTANYAAN : 

Bunga Kuncup Ungu 


Assalamu'alaykum. Pertanyaan titipan : 
— Kapankah waktu yang tepat untuk membayar FIDYAH?? 
— Dan siapa saja yang berkewajiban membayar FIDYAH ?? 
— Dan kepada siapa FIDYAH itu wajib diserahkan. Matur nuhun jawaban nya :) 


Masalah -2 teman saya namanya mb ayu beliau bkerja di LN tepatnya taiwan..beliau bermksud 
membyar fidyah karena merasa 2 kali puasanya di bulan ramadhan kurang sempurna.. (tnggal di 
rmh majikan mau ga mau bntu majikan cuci tklutek2 babi,dan dalam rumah majikan ada anjing 
nya yang otomatis kena air liurnya dan ke2 hwan tersebut adalah haram.) oleh sbb itu ia merasa 
puasax 2 kali bulan ramadhan (30430-60 hri kurang sempurna) dan kmudian dia berniat membyar 
fidyah..tapi ketika dia mengunjungi slh 1 pesantren..yai pesantrenx blang kdu mbyar sgitu.. tanpa 
di ksh thu hitung2 an nya...tp karena trlalu bxk (seperti kurang wajar),tman saya tidak jadi 
membyar..dan memberkan sdkit sdekah...next...gurunya mb ayu tadi blang "ndak usah di byar 
dlu.." smpai skrg pun tmen saya blum membyarx karena tidak di perbolehkan oleh gurunya td.. 


Nah..kalau tidak jadi membayar fidyah.. bagaimana dengan niat awalnya td.....apa tidak apa2 
niatnya tidak di laksnakan..dan bgaimana puasanya yang dia rasa kurang sempurna td? 


JAWABAN : 


? Masaji Antoro 

1. Diperkenankan memilih antara membayarnya diakhir bulan Ramadhan atau setelah terbitnya 
fajar disetiap hari ramadhan (yang ia tinggalkan puasanya). 

2. Orang tua renta, orang sakit keras yang sudah tidak dimungkinkan kesembuhannya dan wanita 
hamil atau menyusui saat meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan anaknya karena 
disamping wajib @adha bagi wanita tersebut juga diwajibkan membayar fidyah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2234 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Untuk keterangan lebih lanjut silahkan buka Dokumen Photo PISS : 


(www.fb.com/photo.php?fbid-220965771284633) 


Dan orang yang meninggal dunia sebelum menggadhai puasa karena tanpa adanya udzur, maka 
wajib bagi ahli warisnya memberikan sehari satu mud atas puasa yang ditinggalkan si Mayit. Dan 
fidyah tidak disyariatkan dalam kasus mereka yang telah menjalani puasa namun karena hati-hati 
mereka juga membayar fidyah. 


3. Fakir Miskin 
Apa! Jemai : 
13 — ad add AA joe € Raid Jami og era SAI RAN jprldl Gaabil 34 OS ISI Le alun G3 led Alan 
PAN ag perlali Tabl 2 EV al Je Lalouet GE: Saad JB, (ly PT Bl LE US edi Ia 
SAB dai dah Olla Sa J3 38 Jay opa IS AB gb Ama jak «Ulin Oper Jd AAU Jam of 
Apa pay. (2) 


dy 119 / 2 pke cp Lila. 
(2) 260 1 6 Say & pam . 
TA'JIIL (MEMPERCEPAT WAKTU PEMBAYARAN) FIDYAH 


Ulama Figh berbeda pendapat mengenai masalah Ta'jil Fidyah yang dikerjakan oleh orang tua 
renta dan orang sakit keras yang sudah tidak dimungkinkan kesembuhannya, Kalangan hanafiyah 
memperkenankan pembayaran Fidyah dilakukan oleh keduanya diawal bulan ramadhan seperti 
diperkenannkannya membayarnya diakhir bulan. 


Imam An-nawawy berkata “Pengikut Madzhab Syafi'i sepakat bahwa bagi orang tua renta dan 
orang sakit keras yang sudah tidak dimungkinkan kesembuhannya tidak boleh menunaikan 
pembayaran fidyah sebelum memasuki bulan ramadhan dan boleh ditunaikan setelah terbitnya 
fajar disetiap hari ramadhan (yang ia tinggalkan puasanya), Apakah boleh ditunaikan sebelum 
terbitnya fajar ? Imam ad-Daroomi memastikan kebolehannya dan inilah pendapat yang benar. 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 32/68 |. 


Dalam Kitab Fataawa ar-Romly dijelaskan : 
yg Jana j3 Ny MEL ag IP dah pg JS AB LAI oa Lae Ot Lelah Gaby HA Aang all dll JB 
SES Lan ola LA ja Ap Ul La, 
Imam ar-Romly dari madhab As-Syafi'i berpendapat “Dalam pelaksanaan pembayaran fidyah 
diperkenankan memilih waktunya antara mengakhirkannya (di akhir bulan ramadhan) dan antara 
mengeluarkan nilai harga fidyahnya disetiap hari atau setelah selesainya tiap hari ramadhan dan 


tidak diperbolehkan mempercepat pembayarannya karena artinya mendahulukan pelaksanaannya 
sebelum waktu diwajibkannya” 


Ang joy Olla, Jyeo Jd Ia! Jami oi ena SAI an pel ab Yi de lulu Gal pa) 
Ul OVlal ts padi Cle Ily Alai yag jisbeh KAMI ale Ulin, 3 all J3 334 Jay pn JS mi pb 
ASI Jenat (de yel! lay 2ob3 aa 


www.islamuna.info 


PUASA | 2235 


| CABANG | Pengikut Madzhab Syafi'i sepakat bahwa bagi orang tua renta dan orang sakit keras 
yang sudah tidak dimungkinkan kesembuhannya tidak boleh menunaikan pembayaran fidyah 
sebelum memasuki bulan ramadhan dan boleh ditunaikan setelah terbitnya fajar disetiap hari 
ramadhan (yang ia tinggalkan puasanya). Pengarang Kitab al-bahr berkata "Didalamnya 
mengandung dua kemungkinan dan ini bukanlah sesuatu masalah dengan dikiyaskan pada tajjil 
az-zakat” . | Al-majmuu' Alaa Syarh al-Muhadzdzab VI/260 |. 
Hah Ad yialas all day) Sbs JB An pa IS tele LL dip Blak Hita Ap Akmal jl 6 pul na Gelas Y (1 Jai) 
US Aiiley yel ah OT GI Gyag HST Ang da0 Oy pmag € DLS lee Ab yialas al Aga YAN oa lab 
Peda) SIS (Ry mean era Yna MIS yA yialas DG p yaall Opal oliray dig ylag nd (day OT 
An par ISI Lain IS le abi Uas A8) Uya jl OS peb aE N  ( eh 
(Keterangan seperti orang yang meninggalkan puasa karena ketuaannya) yang tidak kuat baginya 


menjalankan puasa, atau saat puasa ia menemukan kesulitan yang teramat sangat, maka wajib 
baginya setiap hri satu mud. 


Allah berfirman “Dan atas orang yang tidak kuat menjalaninya wajib mengeluarkan fidyah 
makanan untuk orang-orang miskin” artinya tidak kuat menjalani puasa atau saat muda ia kuat 
kemudian setelah tua ia tidak kuat... 


Seperti halnya orang tua renta adalah orang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. 
(atau bagi wanita hamil dan menyusui) meskipun menyusui anak orang lain karena diberi upah 
atau karena lainnya dan mereka berdua meninggalkan puasa maka wajib bagi mereka 
mengeluarkan setiap hari satu mud (disamping menggadhai puasanya). | Syarh al-Bahjah al- 
Wardiyyah VII/148 |. 
PAI sial 32 Ve Ob Eli ya SP Ob JII Cleg pake aa al ola pln gir OT LI JR DG Lah Ol Jd Wa yag 
dn pn ITS As kb, 
Barangsiapa meninggal dunia sebelum ia menggadhai puasanya maka adakalanya peninggalan 
gadha tersebut karena udzur atau tanpa udzur... Bila ada kesempatan baginya menjalani gadha 
namun ia enggan melaksanakannya (hingga ia meninggal) maka ia berdosa dan ahli warisnya 


mengeluarkan harta peninggalannya setiap hari yang ia tidak puasai satu mud. | Yaanah at- 
Thoolibiin 11/237 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/382012065154941/ 

1692. YANG BERHAK MENERIMA FIDYAH 
PERTANYAAN : 

Ayda Az-zahra 


Tanya satu lagi..... Mumpung ingat. ( Jangan ada yang protes ya, kalau postinganku selalu bnyak 
yang nanggapi )...N - anak anak pondokan ( santri2 ) itu boleh tidak menerima fidyah ? Misalnya 
khusus untuk pondok2 kecil yang baru dirintis. Syukran wa jazakumullahu khoir.... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Fidyah hanya untuk fagir miskin. Boleh fidyah diberikan pada santri yang miskin, kalau seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2236 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saya yang kaya raya dan dermawan tidak boleh menerima fidyah. 
2 Mbah Godek 


Intinya yang berhak menerima fidyah adalah fagir miskin.. kalau santri / kyai yang fagir miskin 
maka juga berhak menerima.. 


BJ ALI Bln YI Ai Oo Jai HS Lg el AA Had S nang 
2 hi II Led ao Jler Il tata Vo Tuah pekilly 7 (rama pal A8 Ajian al ey)" Ii Sya SEM 
dil 
Laligna' juz 1 hal 225 |. 

Tambahan ibaroh : 
Yang berhak menerima tasarufnya fidyah itu khusus pada fugoro' dan orang-orang miskin saja 


karena miskin itu disebut pada algur'an dan hadis..sedangkan fugoro' itu keadaannya lebih parah 
dari pada miskin. | al mahalli juz 1 hal 138 |. 


Sale TAB Hai JSI Saad CET (ALA Eliy Il) ) Ge US (ay dn pn IS) AI (BESI) 
H8 Ab yialas cal deg h Ola ji OA end IBU ALI SY Aa Oya Jeih OS LN el RAI Al 3 hang 
Lagi AI LL YY Ia ai HKI II led jr Tap daa Yle- Tali) | cra plab 
Lal igna' lis syarbini juz 1 hal 244 |. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/447326985290115/ 
1702. HUKUM NIAT PUASA RAMADHAN SEBULAN PENUH 
SEKALIGUS 
PERTANYAAN : 
Siti Munawaroh 


Assalamu'alaikum.. Bentar lagi puasa romadon, mu tanya tentang niaty. Boleh tidak niatnya 
disekaligusin sebulan, seperti.... "Nawaitu shouma syahri romadlon kullihi" atas jawaban'ya saya 
ucapkan terma kasih... M 


JAWABAN : 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Niat puasa sebulan penuh pada malam awal puasa romadlon hukumya di sunahkan. Sedangkan 
hukum niat untuk puasa hari2 setelah hari pertama ulama berbeda pendapat (khilaf): 

1. menurut madzhab syafi'iyah niat puasa untuk sebulan penuh tersebut cukup untuk puasa 
satu hari yang pertama,sehingga stiap hari puasa romadlonya wajib di niati,jika tidak di niati 
maka tidak sah puasanya sbulan tersebut kecuali puasa romadlon hari pertamanya. 

2. sedangkan menurut imam malik niat puasa romadlon untuk sebulan penuh sdah 
mencukupi,sehingga untuk hari2 berikutnya tidak wajib niat kembali.yang artinya jika tidak 
niatpun sdah sah karena niatya sdah sebulan penuh pada malam hari pertama awal puasa 
romadion trsebut. 


www.islamuna.info 


PUASA | 2237 


| hasyiya gulyubi wa 'umairoh 2/67, al majmu' syarah muhadzab 6/303, hasyiyah al bajuri 1/288 |. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Sedikit mengutipkan dari kitab kecil. 

YNV Lema LEBIS pl ya y oalizel (3 Sulli Golay 
Apabila seseorang berniat pada awal malam bulan Ramadhan untuk melakukan puasa 
keseluruhannya (1 bulan full) maka menurut Madzhab Syafii tidak cukup. Kewajiban niat harus 
dilakukan pada tiap malamnya. Tetapi menurut pendapat madzhab Maliki niat jamak puasa 1 
bulan adalah sunah hal ini untuk menjaga puasa yang lupa tidak diniati. Hal senada juga 


dikemukakan oleh Madzhab Hanafi. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah kita tidak boleh 
mencampur adukan madzhab. Bila ini dilakukan maka yang terjadi adalah kerusakan ibadah. 


? Masaji Antoro 


Menurut Syafi''yyah SUNNAH dan hanya mencukupi niat tersebut untuk malam pertama saja 
sedang bagi Malikiyyah dapat mencukupi pada malam-malam ramadhan berikutnya selama 
sebulan bila kebetulan ia lupa menjalankan niat. 
Kosan BMN, Wita 20 ay ISU IL SIN Up le Vas Sl ea rd 
Ob ML (ui KEL TAN HUT pare Ola ye ye AS If ega Ol na « ua YA REA 
(Keterangan niat dimalam hari) artinya pada setiap malam dibulan Ramadhan menurut kalangan 
Kami (Syafi'iyyah) seperti pendapat kalangan Hanabilah dan Hanafiyyah hanya saja dikalangan 
Hanafiyyah menganggap cukup bila niatnya dikerjakan pada siang hari. 


Sebab setiap hari pada bulan Ramadhan adalah ibadah tersendiri karenanya diwajibkan 
membayar banyak kaffaarat (denda pelanggaran) sebab berkali-kalinya senggama disiang hari 
disetiap hari-hari ramadhan namun disunahkan dimalam pertama pada bulan ramadhan niat 
berpuasa sebulan penuh untuk mengambil kemanfaatan bertaglid pada pendapat Imam Malik 
yang menganggap niat tersebut mencukupi bila lupa niat pada malam-malam berikutnya disemua 
malam ramadhan dan bagi kami (Syafi'iyyah) niat yang demikian hanya mencukupi pada malam 
pertama saja. | Hasyiyah al-@olyuby V/365 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/449209228435224/ 

1713. Lafadz Niat Puasa : Romadhona atau Romadhoni ? 
PERTANYAAN : 

Yusuf Yasin 


Assalamu'alaikum.sebenarnya yang benar itu Romadlona apa romadloni dalam niat puasa...dan 
keduanya ikut sighot apa?? 


JAWABAN : 
A Ramdhan Ab 
Wa'alaikum salam, keduanya bisa, tapi yang lebih afdhal romadhani yaitu diidofatkan dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2238 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lafadz hadzihi sannati, dengan maksud bahwa bulan ramadhan nya adalah bulan ramadhan thn 
ini, bla dibaca romadhana maka dalam sgi lafadz trpisah dengan lafadz hadzihi sannati, shingga 
ramadhan dengan tahunnya seolahz2 terpisah. 


Mukhlis Barokah 


Menurut ane sebenarnnya ini masalah khilaf anara ulama' kufah dan sebagian ulama' besroh. 
intinya bisa dibaca romadona/romadoni, jika dibaca romadoni berarti di idofatkan pada 
hedhihisanati,jika di baca romadona berarti tidak di idofatkan pada isim isyaro? yang mana oleh 
sebagian ulama' basroh tidak memperbolehkan.., tapi ulama' kufah dan sebagian ulama' basroh 
membolehkan mengidofatkan pada isim isyaro, karena dalam alguran ada isim isyaro jadi mudof 
ileh.saya kira tidak kunjung selasai jika bahas masalah khilafiyah. silahkan aja terusin... 


Arwan Masruri Muhammad 


Bajuri : Romadlon kalau tidak diidlofahkan (dibaca jer dengan kasroh) maka maknanya fasid, 
karena niat hanya butuh (dhorf) waktu sekejap pada malam dia niat, bukan setahun.. 


Alif Jum'an Azend 


ROMADONI bukan ROMADONA. Nawaitu shouma ghodin 'an adaa-i fardli syahri romadloni 
hadzihis sanati lillaahi ta'alaa. 


Lihat : 'anah Thalibin : 
SP SU 3 GI pe yA (AE pe Help) AAN Naa UglaST Gl #pla ST 5 pe (CI Lag Ah) 
3) —— Oka JI Ia ye dy Of III S3 ye —a Hal — IE (Ola pp el ep) le: 
AJB BABY pl ya tenda La HI bila 3 daa AI Ola Lada ya Goa LI LA pH 
As NG terayal Ob GI Sen Kanal Oka mag Lg Abah ON hay La | Uap BLS ge—ily Him 
ola saja) AW Gb dina on Jaon Cara YG 6 yng Upin Kol OT HA gp ———I ii Lao ML call CUGAA 
dimll) . 
dian! Old pb pgn Sera € Jail Giban Le His SI OY €— Y (LB) La — II SS U|: (ob oh). 
SY si OS mey AS Sy 
—— Jail ag ola Gl el Id OY celas VI 0. 


—D Pay PUS Ao italy ia Pap Of eyang MEA 3 


Y an ola pl WP na Sl Ol Chin! Oka ga 


Fokus pada : 


BAYI powal yay Conny La | Latin Tea ml Oka, Lia ah 
Romadhoni dibaca jer dengan tanda kasroh, karena dimudhofkan pada lafadz setelahnya yaitu 
isim isyaroh (hadzihi) 
Isim ghoiru munsharif itu tidak ditanwin dan tidak dikasroh karena punya illat yang menyebabkan 
sifat keisimannya lemah, lebih cenderung mirip fi'il.. 
Namun isim ghoiru munshorif ketika dimudhofkan maka sifat keisimannya menjadi kuat, sehingga 
tanda jer nya pakai kasroh... 


"Uvairy L 'Ascholy 

Kalau ROMADHONI harus HADZIHIS SANATI, karena Romadhoni adalah ghoiru munshorif yang 
diidhofahkan, maka hukum kembali asal yaitu jer kasroh.. 

Kalau ROMADHONA harus HADZIHIS SANATA, karena pembacaan berhenti pada kata 


www.islamuna.info 


PUASA | 2239 ) 


romadhon maka jer tetap fathah karena ghoiru munshorif, sedangkan lafad hadzihis sanata 
menjadi dzorof hukumnya nashob.. 

Biar g terjadi khilaf, yang enak dibaca "NAWAITU SHOUMA GHODIN 'AN ADA-I FARDLI SYAHRI 
ROMADHON HADZIHIS SANAH LILLAHI TA'ALA" hehe 


Alif Jum'an Azend 

Nggak boleh wagof pada kalimah yang sangat berkaitan lafad dan maknanya dengan kalimah 
sesudahnya.... di sini tidak boleh memisah mudhof dari mudhof ilaih nya. 

Nawaitu shouma ghodin 'an adaa-i fardli syahri romadlooni hadzihis sanati lillaahi ta'alaa... 

Saya niat puasa besok untuk menunaikan kefardhuan bulan romadhon tahun ini karena Allah 
ta'aalaa... 

Yang masih kurang sepakat dengan mbah mushonif i'anah, bujairomiy, dan nihayatuzzain (dengan 
membuat romadhoni sebagai mudhof yang majrur, silahkan dalami maksud dan makna niatnya 
itu... lalu padukan dengan ilmu ma'ani sehingga bisa melafadzkan niat dengan fasih, 'afwan 


Romadlon itu ma'rifat apa nakiroh ? 
2 Ma'rifat, namun bila dimaksud bulan-bulan romadhon di semua tahun maka NAKIROH 
BY Bere WBS Ag An Ig MAT pb oya Ula, JS ALAN OLS Of VI Rela Bait pb Ola, Ul plat (Ayu 
SIB JB LS pall ya dna Leni Y SN Op, HIVI eling 
ilam anna romadhona ghoiru munshorifin li'alamiyati illa in kanal murodu bihi kulla romdoni min 
ghoiri Fayiinin...Ikasyifatussaja.hal:7) 
Terus konsekwensinya bagaimana kalau tidak dibaca romadloni ? 


2 Tidak ada konsekwensi (niatnya tetap sah), kecuali si pengucap bisa dikatagorikan kurang fasih 
karena tidak bisa mendatangkan lafad sesuai makna yang diinginkan... (nulayani ilmu ma'ani) 


Awik Mubarok 


bala Gemar Upi dala DU & Oak La JI ALA mai Usa yasin SU 4 Bo ya iyah ka Lal tai ( ia Bilah: d5) 
DP pa Ola) Mp Ol: maan JB) Oo Len KI Ob ed gak Uh aga Oa SIUP 0 laa ea 
La TA BT AAA Da ah ab lah ea Je Gl Ate IE ea ip 
FROB NIAT PUASA ROMADLON oleh Arwan Masruri Muhammad pada 4 Agustus 2011 pukul 
Ne3YA 

FR dana RAN 60 yuan Ai Jain? po UJely Jab 2 Say Jl BA la Ola) yeh jp elol ye ae pya La 
A9 Ba 0 Pr NG wa JA la SO AS ata Pr AI 0 Ha Ope UNS LA 3 Hen 1 US 
dpr ANE Kya Ad lina 1 yee Kondang Ul Lal Siliaa yag Ca US apr AN LIS adl Bln: P3 Ane UP 
Bole pal 2 ika Koukay Ul Udah Alisa yag 63 ya 0 pr Kake Cg Al Alan 1 Ola, Sonny Ul Usah Silian yay c3 yS 
did KLM ab Jay galon! AI So Jay WELAYI J3 (Allah Ja ta) Blak! par Jaley ILOYU pr JS gan 
BS Ope kANey Coy Ca Ola Hilas jl Jap pad (oa) BASYI en Al) pan 

Mukhlis Barokah 


Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kesalahan, terutama pada embah, admin, dan akhina 
yang lain. Sebaiknya dibaca romadon di-idofatkan pada hadzihissanati. Di-idofatkan pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2240 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


heeedihissanati wajib. Ref : weekamaalunniyeti fi romadona Naweitu shouma ghodin an adee i 
fardi syahri romadoni heedihissanati bi jerri romadona bil kasroti li idofatihi lismil isyaroti fahiye 
weejibetun.di sini ada kata2 weejibetun. | is'adurrofig hal. 115 juz 1 darul ihye' indonesia |. 


Alif Jum'an Azend 
Menarik, jadi buka-buka Syarah Ibnu "Agil : 0 
3 pas Y L 
(ai LN Dg 4 (aa 
able Lama tega de HAN San, bae gr IA eta Oa 60an pby leina ge BA al OI 
Bf 3 padi Kenkey SA Uang emang Gea da | La Ig ab ang Bipaain ab gmn Jail 
Sana de JI tejanyad jl Alia ad GG Cyagl yag “3 padi rata Ol ehigapy ALAIHI aa Ba SL 
Ba jp NI, 4 Me, Ter Dop jail aga PAS ya coal Ay KA Gg Ol pal Gong 
Ady HA pda — Oliny les 33 pai pp Kemang yag ed lad LAI HA Gg AP SoyEy Ol ag ja AA 
PAI, el ja r sp AA) A3 Jp 233 oa Ups Ih HA jga UN Spy an GIS Gi 
D paiN yP Unang ya) ra GA pa 
Up caaah Uh BI ale Je dj akta | Ol Hii 28) Knp lia dala Jaray S8 Ipad Ly ten Gada 
KALI y SA ia 1 Aj pr Jl ale edar akal 
Abdurrahman As-syafi'i 
LP Cak 3 Woliksl ya jamtal Okay La JI Ulin) Hilal Ulat y Ula Ilas di dina dl Ulin) J2 slot ye AE ayo Lagi 
OY sel YI OS Y adl ola ab PP SI Aj 3S ALI Ol) Akal ola mao, mes 3 Ola JI Ia ye dis Ol elo YI S3 
YAT jl BU Aa JI JENIS Jadi ol 9 Glen sela YI Ja 
Rina dlm Ula) Ai SI ina RUDI O SE 3 JLSYI pal Jl Ola) RL2L (Ainall ola Ula, 1 J3 
MY Gopi 
Kesimpulanya : Ni bukan Na.. 
Soy Il aa Lay Sat PU ES ian Pe hasil pny 
Isim ghoir munshorif ketika jer bertanda fathah itu apa bila tidak kemasukan al atau di mudhofkan. 


Tetapi bila kemasukan al atau dimudhofkan maka jernya dengan kasroh. Mengenai sah dan 
tidaknya coba dilihat dalam syarat niat... Apakah harokat termasuk di dalamnya? 


CI 
Yai itu isim ghoru mun shorif yang mani'nya berupa alam dan ziadah alif & nun seperti usmana. 
Ulas glul 
Mesgi dalam kedaan jer karena mudlof ilaih tetapi ttp dibaca abna'u utsmana. 
Khamidah Nda 


Kalimah Ramadhon adalah isim ghoiril munshorif, illainya ialak tambahan alif nun dan 'alam, 
alamat jernya fafhah, TAPI bila isim ghuiril munsorif itu di MUDHOFKAN / tarkim idhofah atau 


www.islamuna.info 


PUASA | 2241 | 


kemasukkan ali lam maka menjadi MUNSHORIF artinya alamat jernya dengan kasroh. Untuk 
kasus dalam pertanyaan lafad Ramadhan di idhofkan pada KALIMAH HADIHI.....maka ramadhon 
di baca jer dengan kasroh menjadi RAMADHANI HADIHIS SANATI. 


( CATATAN ) Semua isim ghoiri munshorif alamat jernya dengan fathah, TETAPI bila di 
mudhofkan atau kemasukan ALI alif lam maka alamat jernya dengan kasroh sbb menjadi munsorif 
bukan ghoiri munshorif lagi. 


— Se ian Sl PUS 
Dan lafad Romadhon itu mu'rob bukan mabni. 
Ibnu Toha 
Dalam contoh ibnu agil, ada contoh 
AL Sana Dia 
meski ahmad juga 'alam, disitu bisa dita'yin 


» Ya dita'yin yang berfaidah takhsis karena isim ma'rifat, itupun kalau tidak ada goyyid, kalau 
sudah ada gayyid terus masih dita'yin itu bisa menjadi pemborosan kata. Adapun goyyid 
ROMADHONA yang ada pada niat puasa di atas : 

1. ADAA'AN. 

2. HADZIHISSANATI 

3. Gayyid SIKON. 


Sandy Maulana 


Kog ra rampung-rampung...min ??? Padahal sumber dari beberapa kitab dah ada, pluz 
penjelasannya... Kenapa seakan tidak menyetujui ulama besar ya ? Hemm heran ! kalau menurut 
pengamatanku kesimpulan dari komentar-komentar di atas adalah : 

1. Romadhon adalah isim ghoir munshorif (dg illat 'alam # nun) dan merupakan isim mar'rifat 
bila yang dimaksud adalah bulan romadhon pada tahun tertentu, namun merupakan isim 
nakiroh bila dimaksudkan semua bulan romadhon yang ada pada semua tahun, seperti 
penjelasan dalam kitab kasyifatus sajaa'. 

2. Kewajiban dalam niat adalah ta'yin, sehingga dengan demikian perlu ada kata pembatas 
yakni hadzihi sanati yang dimudhofkan dengan lafadz romadhon dengan faedah tamyiz 
(pembeda).. 

3. Dalam bait alfiah di atas juga dijelaskan isim ghoir munshorif jika menjadi mudhof maka 
tanda jernya dengan kasroh 

4. Tidak ada konsekwensi (niatnya tetap sah) ketika dibaca romadhona atau romadhoni, 
kecuali si pengucap bisa dikatagorikan kurang fasih karena tidak bisa mendatangkan lafad 
sesuai makna yang dikehendaki... (nulayani ilmu ma'ani) 


Jadi..dah selesai... Kalau harus dibaca na atau nu, harus mengutak-utik lagi dan memberi 
penjelasan yang sorih ...sehingga tidak lepas dari apa yang dikehendaki dari niat tersebut.. afwan, 
walloohu a'lam.. 


LINK ASAL : 


» www.fb.com/groups/piss.ktb/450812894941524/ 


" www.fb.com/groups/piss.ktb/253377934685022/ 
s www.fb.com/notes/201062676617411 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2242 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1743. MUFTIR BAGI PEKERJA BERAT APAKAH WAJIB 
IMSAK 

PERTANYAAN : 

Ayda Az-zahra 


Assalamu'alaykum — warahmatullahi wabarakaatuh...Mau tanya... Kebolehan berbuka 
(membatalkan) puasa bagi pekerja berat (kuli bangunan, penuai padi dll), apakah setelah berbuka 
juga masih wajib imsak ? Terima kasih sebelum dan sesudahnya... 


JAWABAN : 

Batasan-batasan yang memperbolehkan membatalkan puasa bagi pekerja keras bisa di buka di 
link berikut : www.piss-ktb.com/2012/02/343-pekerja-berat-dan-puasa-ramadhan.html 

2 Ibnu Toha 


Bagi MUFTHIR (orang yang membatalkan puasa) karena ada udzur syar'i, kemudian setelah itu 
udzurnya hilang misalnya, maka boleh terus muftir (tidak wajib imsak) pada sisa waktu seterusnya. 
ini menurut pendapat : 

1. MADZHAB SYAFINYAH (goul ashoh) 

2. MADZHAB MALIKIYAH 

3. SEBAGIAN HANABALAH.sebagian lain dari mereka ada yang menyatakan sunnah tetap 

imsak (untuk menghormati bulan ramadhan) 


Pendapat yang tetap wajib imsak hingga maghrib menurut : 
1. MADZHAB HANAFIYAH 
2. SEBAGIAN SYAFI'YAH (mugobalah ashoh) 
3. SEBAGIAN HANABALAH 


IBAROT : 
Pd GE ar mao SI eat af Oya BUT jf Kesra la IS Ulang JK Bands Jl Jai ola ya Lele 
ads pala Ie! Dperg pa SE Aalyy BIN ma VI GRASI AS, LSJUW celail, SL kb 
Lnpa Aib dala) BALI GI bj 3 KABAR UT) pel Ia AS Lanal Kebetulan Ty aya 
Ma Ii ale Ily yr 
(AL-MAUSU'AH AL-FIOHIYAH). 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/453851217971025/ 
1760. PUASA DAN JIMA' DI SIANG HARI SEBAB LUPA 
PERTANYAAN : 
Agus Ainulyagin AL-Gifary 


Saya dipaksa / lupa kalau saya sedang puasa, terus melakukan hubungan intim di siang hari, 
pertanyaannya : 

1. batal kah puasa saya ? 

2. wajib kah kiparat bagi saya ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2243 ) 


2 Fig Khachu Jumfunk 


Kalo lupa ya tidak batal dan tidak wajib kifarot. Karena jima di siang bulan rhamadha sama aja 
hukumnya dengan makan ketika lupa. Tapi ketika ingat ga di cabut karena tanggung lagi enak itu 
yang batal dan wajib kifarat. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
WeS lane Y 3 dl on al la Lao IS lor Uesglatin oya Lagu Jl Aiiaton Iliol Cl pl JUS Il Male Jis y 
PK id OSN TA Y SY Vj GL PL LSYU Yg LS OT) na Lali lb lai DG « aah Ul 


YAN 


Batal puasanya orang yang sengaja,tau,tidak dipaksa dengan sebab jimak. Yakni memasukan 
khasyafah atau kira-kiranya dari orang yang terpotong khasyafahnya kedalam farji, baik gubul 
maupun dubur,baik dengan anak adam atau dengan yang lain,baik keluar sperma atau tidak, 
dengan disengaja, tidak terpaksa,dan mengerti keharamannya. Maka tidak batal jimak karena lupa 
walaupun dilakukan berulang-ulang. Dan tidak batal karena dipaksa selagi jimak tersebut tidak 
dikatakan zina. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456041214418692/ 

1762. ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN 
PUASA RAMADHAN 

PERTANYAAN : 

Aan Farhan 


Assalamu'alaikum ,sudah lama ga mampir kesini. Ada pertanyaan tetangga : Adakah ancaman 
bagi orang yang tidak berpuasa,baik dari al guran,al hadits atau fatwa ulama. Suwun. 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 
halal Gd ad tao Gaia SLS Goa La Aan ya Ah Ea Abg ASI IST) Sd Balet ya Ola, JU 3 il ob 
GB Ane YES dl Dor GBU grass kasta (ON, UUT AAU UT Up 2JU pelan Ale bl ale al taun dl ah 
KB Ko PI alam La 2005 Liga LL yap ISI Jade el yan GLS ISI go Selasa MU Algamia UI 2JW MAY Ol te: 
JB SV ya 2 EAB JL Uas peta Jasad tea Riba Cegadi 3 Unila paka UB Y Gl 6 OI Jal eye Nia: 
Ca Ilery Ulee) 1 oetadl JBY ERA SULI Mommu Hee UE J3 Og dai cad 
Dari Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda (yang artinya) : “Ketika aku tidur, datanglah dua orang pria 
kemudian memegang kedua lenganku, membawaku ke satu gunung yang kasar (tidak rata), 
keduanya berkata, “Naik”. Aku katakan, “Aku tidak mampu”. Keduanya berkata, "Kami akan 
memudahkanmu'. Akupun naik hingga sampai ke puncak gunung, ketika itulah aku mendengar 
suara yang keras. Akupun bertanya, “Suara apakah ini?. Mereka berkata, “Ini adalah teriakan 
penghuni neraka. Kemudian keduanya membawaku, ketika itu aku melihat orang-orang yang 
digantung dengan kaki di atas, mulut mereka rusak/robek, darah mengalir dari mulut mereka. Aku 


bertanya, “Siapa mereka?" Keduanya menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang berbuka 
sebelum waktu berbuka. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456510074371806/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2244 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1774. Apakah sah niat puasa pada saat kita sedang shalat 
? 


PERTANYAAN : 
Putri Aje 


Assalaamu'alaikum... mo nanya, sah nggak niat puasa saat kita sedang shalat... ? karena entah 
mengapa sering2nya inget niatnya pas shalat, jadi sekalian niat pass inget itu saat shalat... 


JAWABAN : 
Mbah Godek 
Wa alaikum salam, saya pernah baca keterangan..seingat saya itu sah.. 
Sandy Maulana 
Mbantu simbahnya ... 
VI Leah RAB Ai Keno SNI CI Gd pall ey Jah SI US OS ya bau) 
Dan telah diketahui bahwasanya tempat niat adalalah dalam hati, sehingga apabila ada seseorang 


berniat melakukan puasa dalam hatinya di tengah-tengah sholat maka sah lah niatnya. 
| Kasyifatus Sajaa 117 |. 


1796. NIAT PUASA SAAT SHOLAT 
PERTANYAAN 
Chasby Dinu Muhammad 

Ma goa" 
Niat harus dilakukan Dalam hati, yang Ingin ana tanyakan: " Bolehkah Kita niat Ibadah ditengah- 
tengah kita melakukan ibadah yang lain?semisal Niat Puasa Ramadhan kita lakukan ditengah kita 


melakukan sholat Tahajjud, dengan cara @oshdu / Krentek dalam hati niat puasa Fardhu 
Ramadhan ??? Jika Tidak Sah, Apa Illat nya ? sementara syarat sah niat hanya ada 4 yaitu1 


Pe DAA js og Of adas j3 Gala Ulangi lal 13. Opi Bole Yy PL Y (seo Bls Tana DB jamadll 1 2. AD 
slasaly Calya Ugal GL Y ob GUN pas Iman 

Mohon Petromax Nya Para Masyayikh dan Ust2 di Group ini! Syukron.. 
JAWABAN 
Mbah Jenggot II 
Sah Niat puasa atau I'tikaf di dalam hati di saat sedang sholat seperti halnya keterangan dalam 
kitab Majmu : 

LP UE Lah Sby Op BNI G SESI 5 ana A1 ag 0g & pam GLS AHLI 3 j3 Ch anal Li ai (LP 

(311 227 jSeylaat CS Sh DI SL Ie VBYI paku 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/464952003527613/ 


www.islamuna.info 


PUASA | 2245 | 


1750. MENGAPA NIAT PUASA TIDAK BERSAMAAN MULAI 
MENGERJAKANNYA? 

PERTANYAAN : 

Agus Ainulyagin AL-Gifary 


Niat puasa....Sesuai ta,riifnya AOSHDU SYAIN MU@ATARONAN BIFI'LIH. Niat suatu perkara 
dengan dibarengi mengerjakannya... Niat sholat, wudhu, adus dll tapi bagaimana dengan Niat 
puasa ? Kenapa niat nya harus tengah malam, padahal puasa nya baru setelah keluar fajar ? 


JAWABAN : 
2 Kang As'ad 


Niat puasa wajib adalah harus malam hari, dan ketentuan ini adalah pengecualian dari ta'rif niat 
yang anda sampekan tersebut. Bahkan kalau seseorang ketika melakukan niat puasa wajib kok 
bareng dengan fajar, maka menurt goul yang Ashoh puasanya tidak sah... Wallaahu A'laamu Bis 
Showaab. Lihat Asybah wa an-Nadzoir juz 1 hlm 60. 


? Najwa Asnawi 
SY pegas jl OLS Lo lela Ray YI po maan Ya alang | Jd oa OS ey aga CP PP ee aU TU 
BI ora daya Ot ASN BUSI, pdl dilas al elo G3 Olla) plaeS Lo OS OP LAS All Jl A3 R2 dal 
dala AI be adl OY JI oya Ra nata papa IS) Ola pap Cb ato pal By ASLI "lay Lala ass J 
menda | Jalin amel OS yag da yan pild lailo gamat OLS sya) Hata Jen Gal LSI SB Il elayAle Blue Jual —ekag 
Kala ed Rod 3 abi pb MY) Lain Lorly Layu OLS dal kia (mamala JST (SU yag jang Taka 
Ce gili RAN jp A0 Age AA pl al G3 pad! 
Coba dibuka bab niat puasa 
2 Sunde Pati 
2 Ily AI 2 P3 AN al 


Dan sesungguhnya tidak wajib mugoronah / mbarengno niat pada puasa karena sulitnya meneliti / 
mengantisipasi / nginjen-nginjen fajar dan menyesuaikannya. | Lihat asnal matholib juz 1 hal 28 |. 
Dan tuhfatul muhtaj : 


BM P1 2) TN PO 
PAN San ag Shy Ja Hana He ca 
AA Kei JAN pagi OLI JA dl UI. pan BL UR Ga jg ASN LA yo 
CAR at HAN gara Up (al 

Hasyiyah golyubi : 
(06 P1 2 5) - gai had 


Alya mand JUS OLI Aina cola OS 3, ole ya ejpr BY UNA aa pel A0 Jali USU Jd (EL pi UU) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2246 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ane SES mill 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/453227418033405/ 
4473. NIAT MEMUTUS PUASA TIDAK MEMBATALKAN 


PUASANYA ? 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Bathutah 
Assalamu'alaikum . wr . wb . saya mau tanya hukum niat membatalkan puasa, apa puasanya bisa 
batal ? terimakasih ..!! 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Ketika saat berpuasa seseorang berniat membatalkan puasanya, maka puasanya tidak batal 
menurut pendapat yang ashoh. Lihat kitab asbah wan nadhoir bab niat fasal munafi niatul gotti : 


Ay KEC TANYA TN KCTep ETPWAN PIPI 


Niat memutus puasa dan i'tikaf maka keduanya tidak batal menurut pendapat yang ashoh. 
Namun pendapat yang ashoh menurut imam as saerozy dalam kitab muhadzab dan imam 
baghowi adalah puasanya batal 


- kitab majmu' (6/313) : 
lag Sinooll LS3 Ul ggu0 leg M9 S Jloy Je « Ab Si Ai 2x0 53 Jan ISI (dlu! 45 loly) 


S3 Uly Saw 389 4 Joy N ? UnJISNI dis ( lagowolg ) Uu ola Sesallg Linooll dis ( lagswol ) 
ad loglisl Log « Jl X Log « 9S dn lan lo Il L,S59 « Hull duo UL Jill 


- dalam kitab tuhfah (3/389) : pendapat yang mu'tamad adalah tidak batal puasanya. 


bas B1 pl sa atu ag pgsall lu Y agill 4 « ( Aati pd ab Isl mad Lang Nil) amal (3) 
Dolai landas siy ad laila JENI gai Sy Lewat Laliay wil WN « lebi Ibaysid alinl dls dll ab dl asi 
89 dortidl didb IluoAl oi) 5AX9 « 428) Jess yS7l0 8 yo Lgi89 9 Kx5g LN $ Soigoll dc 

Lela3 diy DI gai YLU G)L Ug dag. 
Jadi kesimpulannya pilih yang nggak batal puasanya sebagaimana dikutip dalam kitab i'anatut 
tolibin (2/251) : 


X8 call ay SY - DSN - dal alisl Jadi J3 dll LS, Il yua (Ul leslas ol ii 153) 
Ol XI Al 85 An ISS9 lolas al BJ BH JI LS Ai Na wal Polcg 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1025537327469075/ 
www.fb.com/notes/1044363945586413 


www.islamuna.info 


PUASA | 2247 


1798. MEMBAYAR FIDYAH DENGAN UANG 


PERTANYAAN : 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! Permisi numpang Nanya Bolehkah membayar Fidyah diGanti dengan 
Uang...? Syukron... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Wr Wb. Menurut mayoritas ulama Figh (Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) 
tidak boleh sedang menurut Hanafiyah boleh... 


ds33 (2) LS an Bs plabl USU J1 Il aji Was Rd ab jga Mie Rani ll 33 NY, 
US ori pal j1 Album (B). 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 35/103 |. 

Perbandingan : 
dia merasa) cad MN) Rin GI Gs salad! malin Jis Ragi Lepel at) 716 YG Resik adil ola ll ye Ul, 
VA Yg Sel JA CL 5 Yg ALS oa pa Ts Hias AA Soy Il OI Ga 
Mena anu 


Link : http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&OptionzFatwald&ld-110458 


Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452261668129980/ 

2291. BALIGH DI PERTENGAHAN HARI, WAJIB PUASA 
ATAU TIDAK 

PERTANYAAN : 

Adir Cool 


Assalamualaekum..wr..wb...mau tanya, maksud dalam 'umdatus saalik, masalah anak puasa 
belum baligh, tapi waktu tengah hari, bermimpi, lalu di sunatkan goda' kata na, maksud nya apa... 
terimakasih.. wassalam.. 


JAWABAN : 

2 Al-Yusuf Al-ldrisi 

Wa'alaikum salam wr. wb. Permasalahan anak yang belum baligh ketika menjadi baligh disiang 
hari romadhoan diperinci sebagai berikut : 


1. Jika ia baligh dalam keadaan tidak puasa, maka ia tidak wajib IMSAK (menahan diri sperti 
orang puasa), melainkan hanya disunnahkan saja imsak, dan disunnahkan juga baginya untuk 
meng-godho' puasa tersebut, tapi bkan wajib. 


2. Jika ia baligh dalam keadaan puasa seperti telah berniat puasa di malam harinya, maka wajib 
baginya menyempurnakan puasanya, dan tidak wajib godho', melainkan tetap disunnahkan 
baginya meng-AODHO' dikarenakan puasa yang ia kerjakan adalah menjadi puasa sunnah dan 
bkn puasa wajib, karena diwaktu fajar ia msh blm mukallaf. | Liat di syarh Faidh Al-llaahi Al-Malik, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2248 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


syarh Umdatus Salik juz 1 hal 470 - 471 |. 
(352 ypI Sp) - mera — gai lai 
Sai Mg AI Sila JP) GERN dle (y S h LIA ga 
CP Ay ea (SSB LE yah Dad (BE ai ny aa EN PB 
UC Us) AN oa Ip Ba menga US Aa ni sah sai bat je Kya mau Uas aU DU 
sai pai Aa Telu (md AN JL menja Up y gak 
471 - 470717 MW SY as 


9 BAY) aS MI SS Paman)... OLI ST Gain) 0 Il Cool (ala ay Opini (BBI IN) BSI (akal OL)) 
hid slaAI egale CG SUA Je yag Roll Ad ma Y aj SY Ope Lani ag UB GA pal (oli) eh wi 
(SlanYI AJ Lelo) AS Ie (SAI la Ola)... SBO IL... #Lai 8 pall Ill ALE Ad IU JL SAI aa 
SAI Jd oya Sp Pai polo Sy MY WAY Sy daya OY (el d Lobi) Abi Jala ole MY 
BLN aah 

Wallaahu A'laamu Bis showaab. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/563326150356864/ 


2385. AODHO PUASA TANPA KAFAROH 
PERTANYAAN : 
Amien Hamie 


Assalamualaikum wr wb, mau nanya, kapan batas terakhir mengkodokan puaza ramadhan yang 
boleh ? Dan kalau ramadon yang akan datang tepat pada bulan juli, bolehkah orang yang punya 
hutang puasa mengkodokan pada bulan juni, terimakasih, wassalam 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Wa'alaykum salam, bila menggodlo'nya tidak sampai datangnya / melewati bulan romadlon tahun 
berikutnya maka boleh tanpa harus membayar kafaroh,umpama tiga hari atau dua hari menjelang 
ramadhan. 


AN na ng Laguniil Oya Jai II de SA Ulasi amag Jae Ie ebay 
Ja ian JST Aa dala La 3 JPN ina 32 Yos Ob perlli 3 ele Yh pel Ulin) Jera (ge Ulin) uya tem sai 
Cai M8 HB II Lelo al dya dian yasin OLS pekag pel OLS ISI La ole Dk Iii Tg dasi Je eri, KA 
Y Allia dazall Je y3y Tim JS Ola) oya pa IS ma aa El dia JSI Sp ena yasin Ol pladl J La dala 
MSI BL Lenial JS ye MI AKB ALS, Ka 
y/ve 
2 Timur Lenk 
Lihat Safinatun najah : 


www.islamuna.info 


PUASA | 2249 | 


by poraki da FT plg Lab DS Layu Ulang daya Akal Uya Gde nya, saban! BUSI enak sad! aa up (Juni) 
PAN GS AI IU de GUI, cejai Ania Ie apk BY Ola, G Ja ab ya Ann Gal Alay el aa 
Ob ya IS ym eliagl SN OLI My AJI UUS lai oa de al, Clan 235 OB Jalil alis UUS pum oya (de LI, 
Gliitaly Relnawat oya AU gladi ya (AS ed Ladly (OLan) uya dil Ola ya OSMU pu 
Wajib beserta meng-gadla' bagi orang yang puasa pada 6 tempat yaitu : 
1. bulan ramadlan bukan pada bulan yang lainnya karena sengaja membatalkan puasa. 
2. meninggalkan (melakukan) niat didalam hari pada puasa fardlu. 
3. orang yang bersahur karena menyangka masih malam, namun dugaannya ternyata berbeda 
(sudah terbit fajar, penj) 
4. yang berbuka puasa karena menyangka telah terbenam matahari, namun faktanya menyelisihi 
dugaannya (matahari belum terbenam, penj). 
5.orang yang menyakini bahwa telah genap tanggal 30 bulan Sya'ban namun ternyata telah 
memasuki bulan Ramadlan. 
6. orang yang terlanjur menelan air ketika kumur-kumur atau dari air yang masuk dari hidung 


jl Le Gn AS Ulin ella pil AS PL) 4 O jom 3 LSN Usil) Allah LS Flbry celaka 
IFTHAR RAMADHAN TERBAGI 4 : 


1. Wajib meng-gadla' dan membayar fidyah, ada 2 : 

- Ifthar karena mengkhawatirkan orang lain (seperti mengkhawatirkan janin, penj) 

- Ifthar beserta mengakhirkan gadla' puasa sampai tiba Ramadlan berikutnya. 
2. Wajib meng-gadla' tanpa membayar fidyah yaitu banyak seperti orang pingsan 
3. Wajib membayar fidyah tanpa wajib meng-gadla' puasa, yaitu eperti orang yang sangat tua 
4. Tidak wajib meng-gadla' dan tidak wajib membayar fidyah yaitu orang yang gila yang tidak 
disengaja. 
Selai sb aa UYI BU care de SB JUSYI JSI 051 yag Ready el Rd aja Le Url th JUBYI edi, 
SI O yo Aoki ah pl La LagiIU, ciale saka SU yag Ardi! Oya sleadl R3 pula LesUy CT Ola, GL MUI 

Apk Jai | SAI O jim yag Yg Y Lea) CS Giga. 

TIDAK MEMBATALKAN PUASA 
Sesuatu yang tidak membatalkan puasa walaupun sampai sampai kerongga mulut, ada 7 macam : 
Sesuatu yang masuk sampai kerongga mulut karena lupa — karena tidak tahu (jahil) — karena 
dipaksa orang lain — karena air liur yang mengalir di antara gigi, sedangkan tidak mungkin bisa 


dikeluarkan karena adanya udzur (halangan). — berupa debu jalanan — berupa ayakan 
tepung — berupa lalat yang masuk ketika terbang, atau seumpamanya. 


A8 dilial Cp LE Gay Obb3 LSI al Jera Oli Sd II Jala taat dna Bade JI Jkag Bob Y (Je) 
0 AAU bag cada Alayb OS) All Jung Lag Cip Ol OS) Sl dl Jang ay nila AR US jas 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/584295948259884 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2250 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


F0080. Aadha Puasa Dan Fidyah 


Oleh Masaji Antoro 


Seseorang yang memiliki tanggungan @adha Puasa Ramadhan baik yang ditinggalkan karena 
udzur atau pun bukan wajib mengganti puasa tersebut dihari-hari yang diperbolehkan menjalankan 
puasa. 


HARI-HARI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJALANI PUASA 


- Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 

- Hari TASYRIG (tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah) 

- Hari-hari yang telah ia tentukan untuk puasa NADZAR 

- Hari Syak (30 Sya'ban) kecuali bagi orang yang sebelumnya telah membiasakan berpuasa 
semacam senin kamis 


YANG DIPERBOLEHKAN BERBUKA PUASA (mokel-java-pent) 
» Lanjut Usia dan orang sakit 


Berdasarkan ijma' kaum muslimin, seseorang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi untuk 
berpuasa, baik pada bulan Ramadhan atau lainnya dibolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak 
diwajibkan untuk menggadha'nya melainkan ia harus membayar fidyah yang diberikan pada 
orang-orang miskin. Sebagaimana firman Allah dalam AS. Al Bagarah 184. Menurut Ibnu Abbas, 
ayat ini menerangkan tentang orang yang sudah lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi 
berpuasa, maka ia wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin tiap satu hari. 


Ketentuan ini juga berlaku bagi orang sakit yang tidak diharap lagi kesembuhannya, berdasar 
firman Allah “..dan sekali-kali Dia (Allah) tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu 
kesempitan.” IS. Al-Hajj 78). Dan bagi mereka yang kira-kira masih bisa sembuh maka wajib 
menggadha' tanpa membayar fidyah. 


e Lapar dan dahaga yang tak tertahankan lagi 


Seseorang yang tertimpa lapar atau dahaga yang tak tertahankan lagi, sekiranya jika ia berpuasa 
akan menemui kepayahan luar biasa, maka ia boleh membatalkan puasa dan wajib 
menggadha'nya. Bahkan ia wajib membatalkan puasanya jika menduga akan menemui madharrat 
sehingga merusak mekanisme (syaraf) tubuh. Firman Allah: “...dan janganlah kamu menjatuhkan 
dirimu ke dalam kebinasaan. (AS. Al Bagarah 195| 


» Dalam keadaan dipaksa 


Mayoritas ulama (berbeda dari Syafi'iyah) berpendapat bahwa seseorang yang dipaksa/diperkosa 
boleh membatalkan puasanya dan ia wajib menggadha'nya. Dan jika ada seorang perempuan di 
gauli secara paksa atau dalam keadaan tidur, ia (Si perempuan) wajib menggadha'nya puasanya. 


Ketentuan-ketentuan lain : 


1. Pekerja berat Imam Abu Bakar Al-Ajiri mengatakan bahwa jika ia mengkhawatirkan kondisinya 
karena pekerjaan berat yang ia lakukan maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib menggadha'nya. 
Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka tetap wajib berpuasa dan jika ternyata 
ditengah hari dia tidak mampu lagi melanjutkan puasanya, barulah ia membatalkannya dan wajib 
menggadha' nya. Sebagaimana firman Allah “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena 
sesungguhnya Allah Maha Peenyayang kepadamu.” (Surat Annisa 29| 


2. Penyelamat seseorang yang tenggelam Ulama Hanbali mengatakan bahwa ia boleh berbuka 


www.islamuna.info 


PUASA 


dan tidak wajib membayar fidyah jika tidak mampu menahan masuknya air, jika ia mampu 
menahannya maka ia tidak diperbolehkan berbuka. 


» Wanita hamil dan menyusui 


Semua Ulama sepakat tentang adanya rukhsah (keringanan) bolehnya wanita hamil dan menyusui 
untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan, namun mereka berbeda pendapat mengenai cara 
mengganti puasanya. Berikut adalah pendapat-pendapat yang ada : 


2 Versi Imam Hanafi 


Wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan (baik karena 
menghawatirkan dirinya sendiri atau bayinya atau bahkan keduanya) kewajibannya hanya meng- 
@odho puasa yang mereka tinggalkan tersebut tanpa harus membayar Fidyah (tebusan), 
Tendensi Beliau Hadits Anas bin Malik al-Ka'bi menuturkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda : 
“Sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separoh sholat dari musafir, dan 
menggugurkan puasa saja dari wanita hamil dan menyusui.”(HR. Imam Ahmad, 4/374, at-Tirmidzi, 
3/94, an-Nasa'i, 4/190). 


Pendapat Imam Auza'i, Zuhri dan At tsauri dalam masalah ini sama dengan pendapat Imam 
Hanafi. 


2 Versi Imam Maliki 


Wanita hamil yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan kewajibannya hanya meng-@odho puasa 
yang mereka tinggalkan tersebut tanpa harus membayar Fidyah, alasannya karena wanita hamil 
disamakan dengan orang sakit. Tendensi ketetapan hukum ini adalah firman Allah swt 


“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” (AS. 
Albagaarah Ayat 184) 


Sedangkan Wanita menyusui yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan kewajibannya meng-@odho 
puasa yang mereka tinggalkan tersebut serta harus membayar Fidyah berdasarkan firman Allah 
swt : “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (AS. Albagaarah Ayat 184) 


Yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut Imam Malik adalah Wanita menyusui dan orang tua 
renta. 


2 Versi Imam Syafi'l dan Imam Hambali 


Wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan wajib meng-@odho puasa 
yang mereka tinggalkan tersebut tanpa harus membayar Fidyah dengan catatan apabila faktornya 
karena menghawatirkan terhadap dirinya sendiri, atau menghawatirkan terhadap dirinya sendiri 
dan anaknya, Tendensi ketentuan ini adalah firman Allah swt. 


“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” (AS. 
Albagaarah Ayat 184) 

Imam Syafi'! menyamakan wanita hamil atau menyusui dengan orang sakit sedang orang sakit 
pada ayat diatas (saat tidak berpuasa) tidak diwajibkan membayar fidyah. 


Jika faktor wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa murni karena menghawatirkan anak 
yang ia kandung atau ia susui maka dia wajib meng-@odho puasa yang mereka tinggalkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2252 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tersebut sekaligus membayar Fidyah hal ini karena berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan 
Abu Daud ra dan Imam baehagi : “Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap anak-anaknya, 
maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin.” (HR. Abu Dawud) 


Dan berdasarkan perkataan Ibnu “Umar ra. ketika ditanya tentang seorang wanita hamil yang 
mengkhawatirkan anaknya, maka beliau berkata, “Berbuka dan gantinya memberi makan satu 
mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin.” (HR. al-Baihagi dalam Sunan dari jalan 
Imam Syafi'i, sanadnya shahih). Jika dikonversikan dalam bentuk liter satu mud adalah 0,6875 liter 
atau 687,5 mililiter berupa makanan pokok. 


GADHA PUASA YANG TERTUNDA 


Ada beberapa perbedaan pendapat yang berkembang seputar tanggungan puasanya seseorang 
yang belum digadha hingga datangnya bulan ramadhan berikutnya, 


e Versi Imam Hanafi 


Menggadha sesuai berapa hari puasa yang ditinggalkan (baik menunda gadha'nya karena udzur/ 
tidak). Berdasarkan dhahirnya Firman Allah : “Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit 
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” (@S. Albagaarah Ayat 184). 


» Versi Imam Syafi'l, Maliki dan Imam Hambali 


Menggadha sesuai berapa hari puasa yang ditinggalkan ditambah membayar Fidyah bila 
menunda gadhanya karena tanpa adanya udzur berdasarkan sabda Rasulullah saw : 
"Barangsiapa yang memutuskan puasa dibulan ramadhan dan tidak menggadha'nya sampai 
datang bulan ramadhan berikutnya maka dia wajib berpuasa untuk hari itu, kemudian baru puasa 
gadha dan memberi makanan setiap hari terhadap orang miskin (HR Baehadi). Namun pijakan 
Imam syafi'i dalam wajibnya menggadha ditambah fidyah dalam masalah ini bukan berpijak pada 
hadits dhaif ini melainkan berdasarkan ijma ulama. 


» Versi Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sa'id bin Zubair 


Tanggungan gadha puasanya berubah menjadi membayar fidyah bukan gadha puasa lagi 
berdasarkan Hadits Nabi : "Apabila tanggungan gadha puasa masih tetap (belum dipenuhi) hingga 
datangnya bulan puasa berikutnya maka dia wajib membayar kafarat (HR Baehagi). | Dinukil dari 
Kitab Madzahib Al-Arba'ah 1/902-905 |. 


CARA MENGOADHA PUASA YANG TELAH LUPA 


Wajib menggadhai puasanya di selain hari-hari yang ia yakini telah dikerjakan puasanya, terhitung 
sejak ia mulai baligh. Niat melakukan gadha puasa ramadhannya dengan tanpa ditentukan 
waktunya (hari / tahunnya) 


S3 pall y BILA YES did Bole Iya Kaali SSS 5) La SI ladll Aga Jago ya al tas GOL bela JI Blang 
SA SA Ju Han Ogan oya doko La jain Soap d Ol ya LS AS ja Aid Logd dale US por jd Ueilas le Anji Imun 
ayla er ya SP Al GIE Lady 


Redaksi dalam kitab az-Zawaajir : Yang no. 11 (dari syarat-syaratnya taubat) adalah menyusul 
dan membenarkan kesalahan/maksiat yang telah ia perbuat akibat meninggalkan ibadah dimasa 
silam, dalam meninggalkan semacam shalat dan puasa misalnya, untuk dapat mengabsahkan 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2253 


taubatnya harus digadha terlebih dahulu karena menggadhanya diwajibkan sesegera mungkin dan 
dihukumi fasik bila ditinggalkan seperti keterangan yang telah lewat. 


Bila tidak diketahui jumlah yang wajib ia gadha seperti dalam kasus shalat (juga puasa) menurut 
al-Ghazali wajib baginya meneliti dan menggadha yang telah nyata ia tinggalkan mulai masa 
balighnya. | Faanah at-Thoolibiin IV/294, Is'aad ar-Rofiig Hal. 143 |. 


Oia RESI agan oya Mah Lah ori Iael al jaUas Ugal Gali RUN ola Ola dg PUN ang JUNI am elo al ae j3 
dala 2 La Gas) 
| Hawaasyi as-Syarwaani 111/396 |. 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


3450. MEMBAYAR FIDYAH DI LUAR BULAN RAMADHAN 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Bolehkah fidyah dibayarkan setelah Ramadhan berakhr (setelah hari raya idul 
fitri) Karena blm punya biaya untuk membli beras ? (Zanzanti Yanti Andeslo). 


JAWABAN : 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Kewajiban fidyah tidak seketika, tapi boleh diakhirkan, 
sehingga boleh membayar fidyah setelah bulan romadlon atau di luar bulan Ramadhan. Jika tidak 
mampu membayar fidyah, maka fidyah tersebut tetap menjadi tanggungannya dengan dibayar di 
kemudian hari bila sudah mampu. Wallohu a'lam bis showab. Referensi : 


15117 An ol Aga 2 
Sasill ad sell ade dadi Ul wiS) JI Lu ES 


84/2 leiall das MIC K0 au 
sell ade 4929 2 lillao ) SUN all YA 


161k dl 
dian sat dial sal selir 9 3 Sesir Vga Asli as il al sasis A5la cu ea Sel 


: sal adl Gatal 9: 
A3 aa ola ad SIA dim 0S Ball aed sn SI ola 


| | | aliall duka: 
codgil dual ye bios ISI dil 4S W ale agudl dituo xi 09 wol asel ade ment X9 


MUJAWIB : Ghufron Bkl, Abdul Aodir 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/823023114387165/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2254 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2442. BOLEHKAH IBU HAMIL PUASA RAMADHAN 
SEBULAN PENUH ? 

PERTANYAAN : 

Cahaya Hati 

Assalamu'alaikum, bolehkah ibu hamil puasa 1 bulan penuh...?? 

JAWABAN : 

» Tazkiyatun Nafsi 

Ingat perempuan menyusui dan hamil, disamakan dengan orang sakit, dalam arti boleh berbuka. 
Karena bila terus berpuasa malah membahayakan diri sendiri atau anaknya. Perempuan yang 
sedang menyusui dan mengandung, membutuhkan gizi cukup. Kekurangan makanan dan 
minuman selama berpuasa dapat mengurangi kadar gizi atau air susu ibu yang dibutuhkan dan itu 
pada giliranya akan membawa akibat kurang baik pada janin dan anaknya. Berpuasa pada 
hakikatnya baik. Tetapi karena di balik sisi positifnya itu bagi perempuan hamil dan menyusui bisa 
berakibat negatif maka boleh ditinggalkan. 

2 Ghufron Bkl 

Boleh tetap berpuasa selagi tidak menimbulkan efek negatif baik pada janin atau pada siibu 
sendiri, karena sebenarnya orang hamil tetap wajib berpuasa, akan tetapi bila hawatir timbul efek 
negativ baik pada janin atau pada ibunya maka makruh berpuasa dan boleh tidak berpuasa dan 
bila yagin akan menimbul efek negativ maka harus tidak berpuasa dan harom hukumnya bila 
berpuasa. : 


ab de Ae SAN ea AS Ol Jail Ad jeng pa do el as PP Aj Ul IA BB as sell 
aa rp A8 ega Y LL Ui Oo OS Olga! Kong 3 pn AP yaa Anin Old jl SAI Jl oa 4 ae 
OS Jy aad phly Jali Alia y (RL) Aldi y VAN, Oya Gas AS) Sob HL AL pall Unny jail oh masi 


YVY Puji 1 ja Rein ad Berlian pam AN SS il La yuann OS Lugu goal aka ly Rod IU) oya Jadi 


Bila orang hamil yang tidak berpuasa tersebut karena menimbulkan efek negativ pada janinnya 
maka wajib godlo' dan bayar fidyah 1 mud / 7 ons,bila menimbulkan efek negativ pada ibunya atau 
pada ibu dan janinnya maka wajib godlo' saja tanpa bayar fidyah. 


2 de ya Uas Ii le WI Ie Sl dya jl UII de Bp Uti paoag Jl de ella mn 
Je HI MIN pes Olg cr york Gan AS A33 Dp UAN Lagale Ld pensi Gaara pol! Uya Lah Jah Ol Laguakil 
YEY YAN Obb Ale Las dy aY JI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/610058525683626/ 


2455. HUKUM PUASA BAGI WANITA YANG MENYUSUI 
DAN KAFFAROH / FIDYAHNYA 
PERTANYAAN : 


2 Dedi Bachdim 
Met malam... Ibu-ibu yang menyusui kalau menjalankan puasa itu boleh atau tidak ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


PUASA 


2 Ghufron Bkl 

Orang yang menyusui tetap wajib berpuasa, akan tetapi diperbolehkan tidak berpuasa bilamana 
dengan berpuasa tersebut khawatir membahayakan baik pada dirinya sendiri atau pada anaknya, 
bahkan bila sudah pasti menimbulkan bahaya maka hukumnya harom berpuasa. 


babak dee SAN opal! GAS Oly Jai d jry pena Jo ragi mag 272 Ai Ul? Jl ADE Yan pall 
at Lord A3 aga YUL Ui PAI OS Oky lai! Kang 3 pall pp yeas Andin Kelas JI SDA Jl old 0 cl 

OS Fy AAY Ja Aling tmn yEy Ani) OA, O gold jas Aly Boljl Het la pall Kang gai ab mail 
NY Pu au ol ad j3 Aya jl Berlian mm SS yi Laguna OS dag Goo aa jg Aas TU) oa Jalil 
Orang menyusui yang tidak berpuasa wajib godlo' dan bayar fidyah bila mana tidak berpuasanya 
karena menimbulkan efek negatif pada anaknya, bila menimbul efek negatif pada dirinya sendiri 


atau menimbulkan efek negatif pada dirinya sendiri dan anaknya maka wajib godlo' saja tanpa 
bayar fidyah. 


2 de ay Ust If le WI Ie Sl dya jl WI de Bp Uti maoag Jl de ella mn 
Se SI SNI eni Ola sll pan JALAIS Apai YL ella Lagale CL Al Kead Geaea Pep! Uya Lah Jaa Of Legal 
YAN ob Ailee Sy 6Y NI 


? Ibnu Hasyim Alwi 
Ikut Nimbrung ! Barangkali dapat melengkapi jawaban para alim di atas. Sedangkan dalam 
harusnya kaffarot terdapat TIGA PENDAPAT : 
1. menurut @oul shohih seperti yang tertulis dalam kitab "AL UMM" wajib kaffaroh 1 hari 1 mud 
2. hukum kaffarohnya tidak wajib/sunnah, dan ini pendapat imam muzanni karena wanita tadi 
berbuka di karnakan uzdur maka hukumnya seperti orang sakit. 
3. wajib kaffarot pada orang yang menyusui dan tidak wajib bagi orang hamil karena orang hamil 
mudorotnya ada pada dirinya maka hukumnya sama dengan orang sakit sedang orang menyusui 
mudorotnya terpisah dari dirinya maka dia wajib kaffaroh. 
- Kitab Al Majmu' : 6 /267 : 
oi JB Genih piala on den) Ia Ji mera yag lela oa aa pg IS 92 LI (JB) terjh UE BUSI 3) 
Ol (GBI) Uetkaa pa JS Urai Wes Write 15) maw lg Jatly 3 pama) SU Fadel Canda y AYI old Utan Oplae 
0g HPN de (II) par! JUS BUSI Ad CA lb jay JURI IY GAN J3 yag Rerly pElouian BUSI 


BJL Upale Kong Les Jumlah 2 basi mam ly yap AS ed Lah aah Ssi Jalll OY Jalil 
Link diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/612758785413600/ 


2464. PUASA WANITA HAMIL 
PERTANYAAN: 


» Cahaya Hati 
Assalamu'alaikum, bolehkah ibu hamil puasa Ibulan penuh...?? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2256 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salaam, orang hamil tetap wajib berpuasa, akan tetapi bila hawatir timbul efek negativ 
baik pada janin atau pada ibunya maka makruh berpuasa dan boleh tidak berpuasa dan bla yagin 
akan menimbul efek negativ maka harus tidak berpuasa dan harom hukumnya bila berpuasa. 


Pagab de AE SAN yh GAS Uly Jail d jeng pal Jo al Tea PP AJ Ol Jl UE Gan ala 
at Lord A3 aga NY LA Ui PAI OS Oky lai! Kn 3 pall pp yeias Anin Cola3 JL IYA Jl dll 0 cl 
OS J3 ey Ja Aktny Con Eg Alai) Ope, O yoladl Ja1 Ay Gol HL Je yna ng 3 Jill ap mail 
PI BU ot add jg eni jl Brlean paAI SS j Layanan OS aa Gaal aa Ig Apes TU) oa Jadi : 
1VY 


Bila orang hamil yang tidak berpuasa tersebut karena menimbulkan efek negatif pada janinnya 
maka wajib godlo' dan bayar fidyah 1 mud / 7 ons,bila menimbulkan efek negatif pada ibunya atau 
pada ibu dan janinnya maka wajib godlo' saja tanpa bayar fidyah. 


2 de ay West 5 le WI de Sl di jimla UII de SB pell Ujasi paong Jl de ella ma 
de SPA UI tail Ol edi ser Ujar JAS Ayah DI el Lagale CL di esai Camat pop! ya Lah Jaa OI Laguniil 
YEr-Y/EN ol Hill Las dy SY JII 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/610058525683626 


2471. ORANG TUA YANG PIKUN DALAM PUASA 
PERTANYAAN : 


2 Hasbie Musyadad Alluthfi 
Assalamu alaikum... mau nanya ustadz bagaimana status puasanya orang tua 
PIKUN...wa'alaikumsalaam 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
wa'alaikumsalaam. Orang yang pikun, tidak wajib puasa . Namun kalau orang sangat tua yang 
tidak kuat puasa (karena udzur) maka boleh tudak berpuasa dan bayar fidyah sebesar 1 mud. 


'IBAROH : 

- Fathul Mu'in Hamisy I'anatut Tholibin Il / 242 - 243 

nga DS Oh dan ga JSI Taat aa PA PES CA PAN pal) Ulet 3 Cal ya 3) LL) — 
Kya Ll pb MY tadag dee JS Oly (oles DU) Atm 

Fathul Mu'in Hamisy I'anatut Tholibin II / 220 

HA JS (HP) On pa Ll, 


LNG lajang lam pena el Madan Ui Aa 


www.islamuna.info 


PUASA | 2257 


pr IT aa Ang Gajp PR Opa PI — an Y Ny Oyong 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/616112125078266/ 


2483. HARUSKAH MANDI SEBELUM MASUK AWAL 


BULAN RAMADHAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Ali Talaga 
Kalau mau memasuki bulan puasa apa harus mandi besar dulu ?! 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl (edited 

Mandi besar (mandi wajib karena hadats besar ) wajib dilakukan setiap saat ketika seseorang 
hadats besar (misal junub, haid atau nifas) dan akan melakukan ibadah yang disyaratkan suci dari 
hadats, misal shalat dan thawaf. Sehingga saat memasuki bulan romadlon seseorang tidak harus 
mandi besar dahulu, jika ia tidak berhadat besar. Dan kami belum menemukan referensi yang 
menjelaskan disunnahkannya mandi menjelang masuknya awal puasa ramadhan, yang ada di 
kitab-kitab figih, justru di dalam bulan romadlon itu sendiri yang disunahkan mandi setiap malam, 
waktunya mulai terbenamnya matahari / maghrib sampai terbitnya fajar shodig / subuh. : 


HE SI aa 4 Ola, ya UI IU, dig pdl Hoya Sgpead Janti gia SY yak! 3 B7 Il D5 giambl Jln Tai 3 
Olkny oya il II, adan Jaa A5 gia! III oya 9 MAN Sop EMIS Aneka! pake Matally Aelah ah 
ALA AL US SINI oa 3 alel 3 JB Olla) ya BI ISU Jalil ILY ya 3 El BIKE Ie Syam 
YIVY oU Tile. al gala 9 Hy Jadll ay Jean 3 ap JB Hb II ter, 


SEBAGAI PERBANDINGAN : 


2 Ki Nur Jati Alfarizi 

Hukumnya sunah malah dianjurkan oleh para ulama untuk mandi sebelum awal 
puasa.....contohnya ntar habis ashar para muslimin akan mandi sunah bulan ramadhon dengan 
niat : "NAWAITUL GUSLA SHOMAGHODIN AN ADA-I FARDHU SAHRI ROMADHONA HAZIHI 
SANNATI LILLAHI TA'ALA". 


Coba kalian rasakan hikmah mandi sunah bulan ramadhan ini....setelah kalian mandi akan ada 
perbedaan dihati kita dan ruhani kita ada perubahan yang mana diri kita siap untuk melaksanakan 
puasa ramadhan.....dan ada hikmah dibalik mandi sunah ramadhan ini bahwa kita secara tidak 
langsung membersihkan kotoran lahir dan bathin untuk menyambut dan melaksanakan puasa 
ramadhan...mandinya sambil dihayati niat mandi tersebut..,...... kalau tidak mandi kayanya ada 
yang kurang walaupun mandi bulan ramadhan itu sunah...... 


2 Ali Talaga 
Itu mandi dikenal dengan padusan atau keramas biasa "mungkin" itu lebih tepatnya. niat 
ngebersihin badan jelang puasa dan yang paling utama ngebersihin hati. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2258 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Sunde Pati 
997. MANDI MENJELANG RAMADHAN 
PERTANYAAN: 


2 Naira Hasyim 
Assalamu Alaikum. MANDI MENJELANG ROMADHON , apakah ada referensinya ? ataukah referensinya di 
giyaskan pada Mandi Taubah ? silahkan para alim di tunggu ilmunya ! Trims. 


JAWABAN : 


? Brojol Gemblung 

Wa'alaikumus salam. Neng Naira Hasyim Amalan mandi ketika hendak memasuki bulan Ramadhan (lebih 
tepatnya pada malam pertama bulan Ramadhan) adalah bagian dari aktivitas saudara kita golongan Syi'ah 
dan itu ada dasarnya. Ini kitab dari aliran Syi'ah : 


YA 5 IV Zaiikall - VA & - Gala AeXkall - JSI lau: 
MA 3d: JS ly Ta ES 3, Sila sa sig) yaa alusilase SY lara Ke) Mila ala Iban la 3d: saia Masa) 3 is Ala AU Io) 


yak gl Wina ade SLS 2 Sp make ag I Daslasl Malang SD lay) AS) kerale Kawatiyye 9 aa Betul Sig) pasal 
BJ RJ Unila gS3 Ak Van IA moagegke 9) 55 NG Wis So II Ulade g)x5 20 Wani gosail Ak cuy Iisa Wala ay. 


GA II ol 3, 3 Sa kesan Jaa sll Ta AN Ai y ay lan Uta, 21y Mual la Masa say lela) Pd IA gy Say yaaly 
asia aa 2 ola 2D Sal AU ILate Jae) Daan Nk) yak AU 3bJ 


KO as Silk las) | Ia 8) Wala ala Kala AI Ra ls y Sy li SA Alia is AI AY IA) yaa ala AI let is 
NB Lag ag) yaa) Y Sah MASA 9S 90) allah adal Kos ate) yawal IU , 


AA SEN Lay Sila Yaa Yaman ay saman Hy S3 Alailao Vo, Lag y - Ula ata cl Uas LA SJ: al Slop DJ la ary sie) pama 
Bls ya WA Il, UM ola IK Aman UK gt, lk Vo 03: au SL PJ ha say Wah) Ala daa Uk gita SJ ai 
AS ip Bla gita) ata Uas 776 ga) jaya gleAS SA glaal ULJ She Sl arina SJ AA ag Masi Uma 


sa Jsilap Hg mna ay na Ul ey eh Xu blana x) 2Liip su aa euy Wah ae IS ie SY MAA HH SU ka er) 
(Ek SY kas) - Is pat) LJ Iga Ius ala Ia 8: AY les Id asa ut 3, ale al, SM DX ola DE HA SI Agls 
Luiia KET TAS id Mba ata ira Tau ada) yag yaa Wo) ahad aa had Mad 


Kalau kaitannya dengan masyarakat itu bisa diasumsikan hanya kebiasaan mereka, atau ikut-ikutan saja 
tanpa tahu dasarnya. 


Sumber : 
http://huda-sarungan.blogspot.com/2013/07/997-mandi-menjelang-ramadhan.html?m-1 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/615031751852970 


2495. BACA DO'A BERBUKA PUASA ITU SEBELUM ATAU 


SESUDAH MAKAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Ndoro Ahmad Yahabibi 
Assalamualaikum. . . afwan ustadz ane mau nanya nie... Waktu membaca do'a berbuka puasa 
itu sbelum membatalkan puasa apa sesudahnya. .. ?? Sukron. . wasalam. 


JAWABAN : 


» Yazid Anwar 


www.islamuna.info 


PUASA | 2259 | 


Berdo'a berbuka puasa itu setelah berbuka / makan 
En DU pe Ja che Iis Ol ng 
Dan disunatkan berdoa stelah berbuka .... | fathul muin hal 58 J. 
saus Yg Als Y Jail Jt Lis ai ji cas dj. 
lanah juz 2 hal 247 
saus Yg al Y Jail Jt Lis ai ji Kas dy. 
lanah juz 2 hal 247 : tidak sebelum buka dan tidak ketika berbuka 
En UI Kai 1 JB asi ISI palag dal AI Guo cal OS 


Di situ idza afthoro, brarti : " apabila telah berbuka Beliau berdoa .. | al adzkar hal 172 |. Lafadz 
afthoro itu fi.il madzi , idza itu dhorf zaman mustagbal 


2 Brojol Gemblung 
Dalam Fathul Mu'in dan I'anah-nya sunnah membaca do'a setelah berbuka, bukan sebelum atau 
hendak berbuka. 


lela Wala ek ad IBUS Sire Uang 2/279 : 

sm doa cita Ula): Ulga kel (Jus gek, ) jie lala 3 ga jaa 27 tida y allale 1- Sat Ulas gbi Ur) 336 giaa Ya) ly aile 
INA Sal, 

Sat gay Sera 1 ILasla ), si glar cu Ulah ) Ie oten al yaa JA Wala ye Y Balas Y aiido, 


2 Ghufron Bkl 
Berdo'anya boleh sebelum berbuka dan yang afdlol setelah berbuka puasa. | Busyro al karim J. 
Do'anya dibaca ketika hendak berbuka puasa, dan yang afdlol dibaca setelah berbuka puasa. : 


MSI aa Lal Dj) Ie 3 sena SI pall 3 ag INI) dio ane al onas Ika Ol yan 3 


2 Timur Lenk 

Macam-macam Do'a ketika (setelah) berbuka puasa : 

1. Dzahab adh-dhomaa-u wa btallat al-“uruugu wa tsabata al-ajru in syaa- Allah 

2. Allahumma laka shumtu wa 'alaa rizgika afthortu 

3. Alhamdulillahi al-ladzii a'aanani fa shumtu wa rozagoni fa afthortu 

4. Allahumma laka shumna wa 'alaa rizgika afthorna fa tagobbal minna innaka anta as-samii'u 
al-'aliim 

5. Allahumma inni as-aluka bi rohmatika al-latiy wa si'at kulla syai-in an taghfiro liy. 


Adzkar Nawawi : 


Ale AI Ale dl DS 2 eka DI Gb ya Ll Lely Kala ah Ujian G Lay — SAAGBSYI Aas Ji LOL 

yag Loyaia AI 5 page Lali 205. (2) "JL Aa DL AN) ana ola dala LAS "JG Ja 13) la 

Ale Ae ja Cab BS LAU OS Aly Tia 0,53 El, (120 ai) (LB Pnganas Y HAL 2V5) 1 le AI JB. jalal 

ab MAJB best SP OS play tele AI Ul call Ol cak dil ea or San ya Laga al Gehna Isa AD yi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2260 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DS JB BA or Bln Leg al SES Laga 546. (By Ma ola li" SP OS) deh Kama Sl 
AS bagag 5547. Ap "SIB boh Kena alel Kai di LIA "JW si B3 pelay Ale AI Uake NI Iya 
Ubi DS) C3 eliana DS gili IS pekany Ale Dl Cak aa OS JB elaga2 HI ab LabeP Ol GP small cake 
An NN Dan Na SNN Kera Gal GLS G layu — 548. 5) Ma mom SI Oa Ja 
2d J8" 3 Saad onjas Kie La D1 #Sijia elang Aale Dl Can SI Jyany Las 1JB elagas BI ob) PA cp ye 
IA ON th JS ag AI Utami SU Gal pal" diilsN I y yag Al ae wan AL gi 6) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/616904868332325 


2703. MEMBATALKAN PUASA RAMADHAN DENGAN 


ONANI TIDAK WAJIB KAFAROH 
PERTANYAAN : 


? Mohammad Ali El-haBsy Bisy-bisy 
Assalamu'alaikum wr.wb, bagi perjaka, onani pada puasa romadhon apa ada kafarotnya ? 


JAWABAN : 


2 Hasyim Toha 

Wa alaikum salam, jawabannya lebih jelasnya sebab : 

- kalau onaninya sampai keluar mani maka wajib godho, tidak wajib kafarot. 

- kalau tidak sampai keluar mani maka tidak wajib godho' dan kafarot 

- kalau onani sampai keluar mani dan tidak segera digodho hingga romadhan berikutnya, maka 
wajib godho' dan kafarot. 


2 Ghufron Bkl 
Ya, kalau keluar mani maka puasanya batal dan wajib godlo' tapi tidak harus membayar kafaroh, 
tidak seperti jika membatalkan puasanya dengan jimak. : 


sate jek , si gl Pata D yana Ab sliasuly d3 az Sg ni) Oka 33 sliasulg dad ol, el Sale jasa 
Seat ya Cd 3 VINNT CrdUbII Hileh. dalalon Alag doel pil Leola gl Only doel pel OLS ul El aa Geli alel ya 
YIYYA oU Ailee US JST) sliaiuk Y pall Jr Fl elak Ulin, po si 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/572363792786433/ 


2746. SOPIR TIDAK BERPUASA RAMADHAN KARENA 


ALASAN MUSAFIR, BOLEHKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Amien Guantueng 
Assalaamu'alaikum... dapat keringanankah seorang sopir bus Jakarta surabaya... apa dia 
tergolong musafir yang diperbolehkan berbuka.... wassalamu'alaikum... thank's atas jawabanya ! 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


PUASA | 2261 | 


2 Siaki-aki Sedang Ngalanglang 
Nemu di dokumen simbah www.piss-ktb.com/2012/03/f0068-permasalahan-seputar-puasa.html : 


13. PAK SOPIR SERING MEMBATALKAN PUASA 
Menikah dan berkeluarga bukan pekerjaan mudah, butuh kesiapan dzahir dan batin. Taruh 
saja sopir bus yang setiap harinya jauh dari keluarga karena tuntutan ekonomi. kehidupannya 
selalu di perjalanan menuju satu kota ke kota yang lain demi anak dan istri. Apakah bagi pak 
sopir setiap harinya diperbolehkan membatalkan puasa mengingat ia selalu bepergian? 
Jawab : Tidak boleh, karena akan meninggalkan kewajiban puasa selama-lamanya, kecuali 
ada niat meng-gadla' puasa. Namun menurut Ibn Hajar selama dalam bepergian boleh 
membatalkan puasa. 
Referensi : 
—eno Lemaadi 3 ASUS : 
te la Ga Al dani Ain Aid le ale Ga DSA A3 D9 alla Gs Dl aa aa Jail ALA Ara, 
LA) Un IBI Ata ii pe aa alan ssas Ao OP Jail omah ia Kabin Gali ata ot) UT Jiasf b 
Cal JB AU Dpr bill IIA Aaina Je Jai Ad japma IG UNS H2 dy Laga DS IL NI, Ga Lai 
MN GUI SIB Sa ca Van adl pUl & Kai Of ab pul SB Lai SG Ngak Pa 
kaga SI el jd R4 88 1 a22 Al Apa) G padi Lini 
AB Je El de ag JI Ali 3 KS ki AI Kah 53 ea Sal TI JA) Ush JG NS 
DIPA pin jerat ja gn de V3 ah Hah (aa Aa sela 
SI IS AA 267 1 ae GEN 2 Jb dulel 
CT ds Aki NYI LIA Dpr belilah Il ap 2 Jai eba SG PAN eka Ji Jadi Hor ja Sera 
GI per crash ya US Alli adi JA OB DID Gaal! elo mh ali Hb ya le Ga Alta aji da 
Ha 3 Badan gi and Aale216 el. Ing Lp padi 
2 Ghufron Bkl 
Pak sopir itu tidak boleh tidak berpuasa karena akan meninggalkan kewajiban puasa selamanya 


kecuali ada niatan menggodlo', sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar boleh tidak berpuasa bila 
ada niatan untuk menggodlo'nya di hari2 yg lebih pendek waktu siangnya. : 


HI AI mad Ie bid LE US mada Ula OS OLI 4 Upah Gaia RA ory BP Ala Jail 3 alay 
SIB Wae mail pul 3 dasada Ol Ala pall UNI 3 eat ISI Lah SUSU 3 jd aman yaa JBy HASIL yeni bell 
MY OA Id slat Akad Ol VI RASIL Koper belah Jl aja BY adl Ad la SB pil Haha piala jadi! 3 por Ga Uattang 3 
YIYAV GUI Hile| Logis GA el 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/620105208012291/ 


3160. HUKUM PUASA RAMADHANNYA ANAK KECIL DAN 


PAHALANYA 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2262 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Bunda Shozyka 

Asslamu'alaikum... Para kyai, asatidz, mohon pencerahanya nich... Diskripsi : Sering sekali kita 
melihat fenomena di masyarakat adanya anak kecil yang berpuasa, hal ini dilakukan agar terbiasa 
berpuasa dan agar anak ini mendapatkan keberkahan dari bulan puasa. Ada yang puasa "bedug" 
atau seharian. Pertanyaan: 

1. Bagaimana hukumnya anak kecil beepuasa? 

2. Apakah anak kecil yang berpuasa mendapatkan pahala? Matur nuwun atas pencerahanya 
moga manfaat amin... Wassallam... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Puasa romadhon bagi shobiy atau anak kecil jatuhnya sunnah, 


Pd PA II ABU goal BY OS AB Ola) pyao UV 4 Olla) YP ppe Ceya Ol Angka 1 Gbu pt JU 
SI re 


? Ubaid Bin Aziz Hasanan 
1. Puasa anak belum baligh tidak wajib akan tetapi menjadi sunnah 
2. Mendapatkan pahala yaitu orang tuanya yang mendapatkan pahala. 


Referensi : 


3 bay Dal - yaaa Ill - ( Lap Wnlete aa Y Al ja Uaslas 3 Ia jln NY esa Ud Sup ISA) Unlale Luimai gl Sa ya Ukanly el, 
Waslal3 ale Ih SA el ary Bad NI sgp dag) iga Aeilana clael Sang) olga Jal Te 


Ibnu batthol berkata ulama' sepakat (ijam') bahwa anak yang belum baligh tidak diwajibkan ibadah 
dan melakukan kefarduan kecuali bila sudah baligh akan tetapi mayoritas ulama' menganggap 
baik atas latihan ibadah yang dilakukan anak belum baligh karena mengharapkan keberkahan . 
dan orang yang orang tua yang melakukan tersebut (menyuruh anaknya melakukan latihan puasa) 
itu diberikan pahala dikarenakan sebab kebiasaan ibadah yang dilakukan anak belum baligh itu 
menyebabkan dia mudah melakukan ibadah disaat dirinya (anak) sudah diwajibkan melakukan 
ibadah (yaitu disaat baligh) wallahu a'lam 


Umdatul gori' syarah shohih bukhari 17/16 : 


( Ab Uj S las) ) 1 FN) JA 8 A5 aU) S Mommy aJ mi yg la Y Mnnagg) PA la y AD —, AYI Wa dani PE AY 
Mask sig lay ma ya) Ne MAJ Lila, liga 290720 & Alia 20 ca | ISI Sts 9 ga Ideas Ida Miliar dUlaga gile ) 

Sila 3 3S Luak 3 AN jet nh sd 3S (ROE: 3 gala an) PN) Kara) Wales JSI Waka Dj S IDA laa Silet Yy man ETTIg ad 
—, ba ga Ilutg 9) SAI Luca Isa y mg 3 AG Mask) Kara) ks JI laen Walala Isa y Aa Mala gs yaa | IY aa Wal gg | Ny 
lo ii, MbeLale Lain gl SO pp kaul) —, Waslahs yale Ih SA sliga sada sial Sig aliao | Ia U jaga 3 AU 3 is Te ag) SA 
(501) laila AWAS Uis 3ga) AA Ki Alagla SSL bay masya slama UYA X5 sedale se )38 il giLildn adal aya) 
sa J3 Dalan 


Keterangan fatwa syeh dr. muhammad hisan mursyid thorigoh samaniyah di syiria : 


al Iga Syam Camly ye £ gal Ugal Al P3 all as) Ir Masla sal ola) ) 1 alian ia yaa Ye .. AA AD ye akal ad) 

AJ Ag ami 3 3x 3 SALA Urag ye San Walang dai) goa San yaa NYI hh, Huoala Lag Y a35) bau PENA Bag Ja iga 
aa Ag AI ya Is ja ayam INI pal Dk cg JA IS GO, sang Lagi Alalay cet plan Gale 2ayag Cl Api Lelah 0 yag (ya Keladi 

KEL, Sale SA Lb sa MEULA aa Wil ye SAN ai ain ga Mas J ol, Wants sala Ka Is Way ay iB is la ls Janid Aa gl Ula 
Miang ap Wait Aam WA Il, NsJ SE ae alah ale Ben an pal sasak Ak» ALA Lal gal Wala ledasilan Ular Algyga 
SAN 2 dng pi G yad pa Jilall ant la Doang Sp ala gal US Ol asuall le Jamal KS Udh Yg. agagi | Iga dia 
dag JI ata Urang Go Aanlual Ji La JlilsY Nag « ( Ailiall Gila ya ) ALAN A3 yamg « UaSYI (ia Unany Elang pi (Any Al ebaa 


www.islamuna.info 


PUASA | 2263 | 


3 La gn sala US ye giga ad dg Kia pen ol, Nuawll 3 Yasa su Warta ALS pl 8 MN , 


Adapun puasa bagi pria atau wanita yang belum baligh itu tidak wajib berdasarkan hadist 
rasulullah :diangkat golam (pena) dari tiga orang diantaranya bagi anak sehingga iihtilam .riwayat 
abu dawud.bahkan puasa anak yang belum baligh disunnahkan bila anak tersebut membiasakan 
puasa.dalil hadist atas disyariatkannya puasa bagi anak yang belum baligh sehingga kuat 
berpuasa . pada anak yang sudah mencapai umur 7 tahun maka bagi orang tua hendaknya 
membiasakan anaknya untuk berpuasa sehingga kuat berpuasa, akan tetapi secara perlahan2/ 
bertahap sebagai contoh sebagian hari puasa ( 1/3 hari puasa ) dihari pertama dihari kedua juga 
begitu di hari ketiga puasa setengah hari sehingga anak tersebut membiasakannya. 


Dan bagi wali (ortu) bapak atau ibu hendaknya menyuruh pembantunya untuk memberikan 
mainan dan menceritakan dongeng sehingga lupa dari keinginan makan dan minum dan dari itu 
disebutkan disebagian riwayat muslim : bila anak yang belum baligh itu meminta makanan maka 
berikanlah mainan untuk dibuat permainan sehingga anak menyempurnakan puasanya dan tidak 
mengapa untuk latihan puasa bagi anak dikala hari itu panas dan panjang misal anak itu sahur 
bersama keluarga puasa hingga dzuhur diwaktu dzuhur berikanlah makan sekali kemudian 
menahan lapar sampai waktu berbuka dan orang-orang syiria menamakan puasa tersebut derajat 
al mu'dzanah . adapun ini untuk anak yang belum mencapi umur 7 tahun bila ditemukan dalam 
dirinya sifat suka pada puasa dan ikut kebiasaan dan kumpul dengan orang dewasa adapun ini 
sebagai latihan bagi anak yang belum baligh untuk menahan dan mencegah makan dan minum 
dimasa yang ditentukan batasannya. 


DI se Ian) cls Ja sala 2 mu) ag Mila a84 Kwebird Ular aan goal | Lal 73 Lagy siUSL ya YA ary aa Kb pi Ula gali asal as 
Ne Kota gal! 9 Ai ya (ilanal! 3 Cadiia ( Sllall 9 Basio (5 BI II 
Jala AKU Ula FAN, Gali WA gg KE Kalaly adil 1 | gal Gali Aga Gta MULS lai JB oinge Ulas Isma) yA 
Os) Sl ag gag ay pai laa) Ala ya (8 Lai) SSI Ala ya Cusal Al salat! 46 As padi ) C3 jasa La Cyali3 Ah yal Ca AI gema U NAH 
Es KS 3 Ud Lung ala lala II phase BU gal ma 3 Lala Wa) mdsuipA | Yasa el, IYawOka , HI salad US yaa: 
Ma S9. ». BNI Ugiiania (gag Balai! jilah AliaYI 7 pol Uya Me 
Malas 3, Maak) Lag AS ya IS gai &, LS ye SI f7 Uni ) Unang Ce Ing IS) SALA Un sea Sa arya yo UM 
Wa X3 aga Man (aa | NaSa sil bag ... ) Yu a23 S5 gl) Nada 3S Dau Jah Nasa sila» my el, FN) iegse aSlal 
Sail Wes angga AS," J3 kanal sit sej Ala s3 3 8) La ja: » Slop alay AA sllu | al da8 s0 sala | al sal, Basiny 
pas Lapan Ayglg Gamal ag —lh duawul Ana || GA Ob AI dam yg Alat US Al gang - Oltaa) Ol sal JB La 

GAJI Onyaw Cal aeia Lalu! ya Kolam casual, .. GEA il Aya oi BANI Gie daya All Kisa 3 SL 9 1 Jaan 

Y Celsi abi DE ag) Gusi Isl 9 AAS KELANA mna aka al lah dal Ga pall!  gualh 33 yaa laa! jl: ALI AG JB, 
aan Ang ma al, Ll ga Kira) buy Walau g0y ary ILAUSA Jal Jala kaul) Kaaala II ya ge Iu lala pg Ia) 25) daliga Kia | Sia 
Ulos 5/3. T Wosoe Wae 11415 ) 


#Lasig 9) 23 ILAUSA Io Ukaga Y sei yg SA Unas SEL Un lk Jalal Mag ay Utan ) daa NY salam Ao Sel USD jlllagh j8 
AAN Jan y Jai SE H yaa Li ml VC Alang SKA Hai, Clean pa UN Gb Aga PA AS GA ll elite gas 
Jamal Kila) G3 “Atau Sl ng USG) Ara ga Kao awali Oata gali US yag dag) atala Caili ren) | US 9a (( Liadll Jaa 

MAY ie 0S CAN Eli laliadal pada! (ole pasal S0 138 (Ha gaall ) gal! Uya Aan! Al Jaa mal! Ge MAA AI SL Uj pgia 
KA (ia tala bsa) 3 : SA Una and ol, sai) yeh Say) Ikasl cl, Hasta Yo So LL) Was S3, Ad Mann 

Ag 9 Lay SIH , gkial |) RA lay. 3 ea pad IIA - (lnrap Unlale bit Y il ja Unas » Us ybua | NY aa Ud 3S is, 

Tj » (oriaj Ii polo Jeesi leste pakgiola pgiNa pyala pia S3 Jah ca Oy AS jl ola) Cell Gale laa ca Lisa el 
AN sy Sa SA sa pl LI el Al US gwall par Fr" (asa glols)" Alia Sa al Ye... A59 ADE ye Akil 3) 
Ay modi mn gd la Uang se Sal (Yanlan la aki) gen Sangga N Yati hh Wasla Lay Y a53) ole PE Ba Ja sep (lulirA 
SE aga A3 IAI Ya In jan png Ja asal Dad cg pall SIN KA, catny Lagi Malas (im plnal! Cole 0 gay Cl dal cela o jas Uya 

Sala Ag Ui ya MU ina Mil ye ASI AL in ga Was oh Ula oalsae sed, AI Naya lai, Is f0 maria gl Ml gg ya 
2g Wait Ag ai gl UEA oo INSI gb ye alel ale Aang oa sama SS: ALAN wi (Harta ledasilan Milad Ilenga SL sia gl 
AL Janti « Koglal! jim Elang AS A5 paul aa Jilall pants Uh - Na Sanam DS massal ala asa Lea Sau pagi | 
asal AA Aae JIN aMaie Ud g Co Alah Ji La JIY ia 9 « ( Aiitall Sila ya) ALAN (A5 gawang € JUBBYI jim Udan Elang pi chan 
skala IS Med HA Ag Ka ya eh, Nulis 3 Yui K8) Warta ll jl MAS MMA 


kak sat Y masibaya Uk ga BD sma) obA 2 alas sada gb sake al ai SA SE 3 ay Opa SHS SY Ea ia sa Sana As Hakh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2264 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Harta as yh Asi Jala Sl alel Wat 33 2, Ila5 3 TA Kata y Analele A9 ajaa Bala 3 IS Lal Y aa) Meta ye Abg il 
Maa ga gabassd, gagal alan Meat) Unta nila IS Y Sg Al Lag al Nge SDI ym Ula NY el ayal, | ia IM 3 sa 
41256 |. al 3 goal 0 yalii cAale Ulin g Adila g 00 gali Aa gaalla 0 jala Gl SBY gl 7 SA ya JSI Lesu gila IA paul! (AI ani 
so Alya! les ya) Eng Ga lusa plawal Kpd Gbu! Sia «San la psa 65 K3 Co cela Gaun ya la IA) Sh cabe ada ai Ga 
UK cla gala: "aj halo Sa LAS Laga glia pda chellet "PT ooslo Isa Jo Sl Ilamla y - ga Ibas YA ado Yak - Siji 
aeagagy IsYama 584 Mada Usilin (se50) A Nag, PN an). As Isa Usil, (sap Ta SJ sesal Sk Ala ye 
Jo 2 any pa le La SI 3. pall 3 Jamal le dat Y Ts (alta Ale dayung cha 0 yal Gelas ya!) S3 ea 
—, HJ xiga anga ka pk, Hj adgp Asa Data Wa ls Oo as iba 399 Ud Al) xp Yg laulaga 5 230 IL ala ILagsd ary 
sja Ka 3 sala4 IL IkirdsA (Lawa jp Il (J kes Laga Ig Sea Ae MA Lt ay SSI ta JI) lcd Unsalirh Ulas , kala» 
Sl Asa 3g9 IS lo Unas ol, d2 Lay di, 3 Sep Y IS peraga Ba bal sera Alta gadanA jliaga ma laga Ukay, 
aa Memaksa JW gila pama) Ist, ily lesila IL 8 MJ AA yA In MA gr0gd mask Bd ale A5 Usman Ibis ya ( Sa gag US) 
Salin 28 Gale Ceawall jaga Ja Dl, A8 Knsala ala el Jay SI Oia! 3 Semi ols) (Jalal JAN sale sll ya 
Sal AB Balam Aa Lilit AI CS, jaya Aa gass 9" Alas AN gawat! ye NE Ye plill HA)" Can dilan pagi pl Bale Lebat 
Ag IL 31538 AP Main sah adha ole ks Wa 3s Wiag30 auuid0 ho aa) ks Mal t " Si Wan, mulia 3 S5 sa 
sad" gilmad il pa baltayy gOIha MM el mari aman IA guala 


2 Ghufron Bkl 
1. Hukum puasanya anak kecil bila tamyiz hukumnya sah dan dihukumi sunnah : 


YIYAV Gospel. : 
V8 Yg din mao TR US OP oral de Le dl dy. 


YANY Odleli zutsl 
PUS Ka gang Rol Un ANE VII dia an Ol al go ey. : 


YINYY ondel dilel 
:ola ra SIS Has Ijab Lamo Sal OS dg ema Jb pat si Ns Kanit! DI pb 3 3S Gee eh : 3) 
hd! Sana dad Lb jty Jai pe Way Ag jas ala VI SUS Aa bb jita Judi pap WI yag OLI ia daya OS. 


2. Amal taatnya anak yang belum baligh di catat di buku catatan amal kedua orang tuanya, setelah 
baligh maka pahala tsb diperoleh oleh anak tsb dan juga kedua orang dua mendapatkan pahala 
yang sama bila amal taat atas petunjuk ato perintah kedua orang tuanya. 


| TTNT yo dil Lol 

Mp3 SS Ui! lagog uokwall yo dagal Sila 98 Ealll IS LSI ll Oleo yo Jabll Jelas 

Ji &all Say dilellag dILAlI Allaci Lalai 50 logusy Y ul dil J3 yo gn ya saduiy LS le piala 
AN9 Sagll adl lal 98 Call yo 953 lo JS Sgiiyg Algi Jio log US Ul dll A8 yo s5 
dini 63 Uus! yo Oli,55 lo gai, dis 4d Isl logo 4S Lado 0459 Sagll call Olgc5 38 lagild we ade 
alel allg uc 0253 ll uc dugig MO AuE ig ul ol 3. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/772506062772204 


3376. HUKUM MEMASUKKAN SEPARUH HASYAFAH 


PADA FARJI ISTERI KETIKA PUASA ROMADHON 
PERTANYAAN : 


2? uhsin Rock Evolution 
Assalaamu'alaykum wr.wb. Maaf mau tanya : Gimana hukumnya ketika puasa memasukkan 
separuh khasafah ke farji dan gak mengeluarkan mani. Membatakan puasa atau tidak ? Matur 


www.islamuna.info 


PUASA | 2265 | 


suwun 
JAWABAN : 


? Mahmud Pingaran 
Coba lihat galyubi jil 2 hal 90 : 


lal Jep 389 mall $d9 gun dag la 29 2 Jaw esbsoll 9 mblgll de JB (as .Jll we) :Js$ 
ag dug gl akal RSI elang csobgall ale Y balas die 2) USII Lai 0 3 NI Jo UN A9 jl as 
Jolis € losu sluSI V3 | univ YO dasasJI Lawu JaSY don Jia s gb gol « ul ade jalh Lsu 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Konsekuensi ketika saat puasa memasukkan separuh khasafah ke farji 
dan tapi tak mengeluarkan mani : 
e BAGI WANITA : 
- Batal puasanya, bukan karena jima' tapi karena masuknya ain ke dalam jaufnya 
- Tidak wajib mandi 
e BAGI LAKI-LAKI : 
- Tidak batal puasanya 
- Tidak wajib godho dan kifarat 


Memasukkan separuh hasafah belum dikatakan jima', sehingga puasa tidak batal bagi laki-laki 
tersebut dan tidak ada hukum had, godho dan kafarot, ini sudah menjadi ijma' fukoha. Dan goul 
atau pendapat yang mengatakan batal puasa keduanya dan wajib godho dan kafarot adalah goul 
yang Syudzuz (tidak shohih) dan dhoif, goul ini diriwayatkan oleh Ad-darimi dan imam rofi'i dari 
Ibnu Kajjin, yang menyatakan " memasukkan separuh hasyafah sama dengan memasukkan 
seluruh hasyafah". Wallahu A'lam. 


Referensi : 
1. Al Mausu'ah al-fighiyah al kuwaitiyyah : 


5 Woo 3 gd LK datll doyty Jusell Lung Gil ac elgial Ron! 
do lag sIaole YIS ISI agwal) puao yLA0) 322 3 ala! SI 3 deal Yugi ul ade slgaal sil 
gua ISA YA Jl INI do pia NG d GSII 9 Lag 
2. A-Muhadzdzab Imam Nawawi : 


Jdsls Jasad w jas 389 NI all #londl Juoby DS dasull vas Luugis d 3 Juoou lai Ks0g5 ISI &l j0ll 
Al... Jasa » 00 Junmu JadB ld 

Yg das ade Bob boru Yo cal 93 Lelo dasi msi ld b yitu Elomlb dileinll s3 NI gua» 
wool ala lgsg XI Gol Ros 9d Ule Gitio JS Isd9 sa SSI 0 segi dng datall LAKy Jie 

Dl Sl dor yo dalai 9 IHg La0202S disi yA ul AS al dl yg Haa Jl a59 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/805601139462696/ 


3429. DILIPAT GANDAKAN NILAI GANJARAN DAN DOSA 


DI BULAN ROMADHON 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2266 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Saifuddin 

Asimkm. Kang mau tanya, Di saat siang bulan puasa memang kita sedang menjalani puasa dan 
berusaha menghindari dosa-dosa yang menyebabkan hilangnya pahala puasa. Sedangkan di saat 
malam bulan puasa apakah kedudukannya sama seperti siangnya bulan puasa, seperti dosa 
bohong, ghibah dll. Syukron kang. 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Berdasarkan keumuman hadits sama saja mas, yang menjadi patokan adalah bulannya, bukan 
siang atau malamnya. Terdapat hadis dari Ummi Hani' radhiyallahu “anha, yang diriwayat At- 
Thabrani dan lainnya, 


Cabai SIS3 ad Ciclai UbuSIl JB Ulas) sai Igdib 


“Takutlah kalian terhadap bulan ramadhan. Karena pada bulan ini, kebaikan dilipatkan 
sebagaimana dosa juga dilipat-gandakan.” 

HR. At-Thabrani dalam Al-Ausath 4983 dan As-Shaghir 698, dan Al-Haitsami dalam Majma' Az- 
Zawaid (3/190). 


? Ical Rizaldysantrialit 
Idem, Teks lengkap haditsnya dalam 
- Al Mu'jam Al Ausath Li Thobrony : 


dll Iss JG: UB. uli zl Gg. Ilo yul GB 0 yang dl 9 UE3 (Vgiso Car) (R90 Cum) 
99 A455 log « Ul Iga, 6 : Ja « OkA05 alun Igoel lo 5533 Ul wiol Paud ale ll db 
SN yo3 « la ha gb al s3 MB Ja Lp an ena JES € UlSo) yi Aclusl 

SI ap sai dia AU Sie Al Era « OLA05 dada LI 5 Ul ds Ob 8. Jas Go dio adl Olgosll « 

DD 9g JI." bill 2IBS3 gus Lah SELAI Y lo ad Coli OluSI € Ob « Okao) sgt Ios 
dial 2 Lg SS « dab gal NI yaaedl ye SBI 


- Al "lal li ibni Abi Hatim : 


US Rab gl sol US « dab yul us SSI LE 233 Up Ia 019) Luo LE callug (69350 Cuss) 
335 Jaa 9 Ir dB al alas ale al aloe ba Ce alah CE ya! 
ad pall Ilgsil "1 JB S Uas) sad Aelal 0d A13 lo S5 JB 4" plao5 og abu Isa « 
Mesti as dll Sie Oya akan) ya ol ii Ad as Gol oi dika As Jae (5 
Crnoaad 1 Gl SKS 4 Olga 3 GELAS Y Lo «ag Caca OluSl UB ULeos sad Lagi « JI 
SAI Cna3 Lo 03 L jay Sric E 9590 Ca IS : Ust al. 


- Fadhoilu Sa Romadhona Li Abdil Ghoni en ena : 


Sa gl LES Dee Beta Ps Hi TAN bal Bas Ap Para JE 
SS. WS dkol Go PD 4 gu Sostlall awal yul ya “33 Sal IAS0 Li am Up a50 All 
uda Oei Ilo xl Un sa Ka al 5g. dub yul G3 AsSI lis «s5 up oboc 

Sis Alia LgAAI La SAI Gaal JI "7 alas ale dl alas AU Jaa JB : JB « pit ALI 33 

1 An 3 ads Ball lil": JBS Ulas) Jab dell wd Keia lo: J35 J3," Ulas, 

J8 Ola UB « Jas u0 dio ol) lgasallg « Sial AL G3 « An) sa dio Ul Jay AU 3 

ad BELA musi 3G glas3 3g 4 3 tg gita Hias dll Sie aib Jl385 335 Ia II 


www.islamuna.info 


PUASA | 2267 


VE US 3 «lgu gd IELA V6". 


Para ulama menegaskan bahwa dosa yang dilakukan pada waktu mulia atau di tempat mulia, 
derajatnya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di tempat atau waktu biasa. 


Ibnu Muflih dalam karyanya Adab As-Syar'iyah, beliau mengatakan 

dolamoll diSpYI9 Gio 3NI 83 SAI SsbS oya dal 3 Jung 
Pelipatan dosa sebanding dengan pelipatan pahala, pada tempat dan waktu yang diagungkan. 
Kemudian beliau menyebutkan keterangan gurunya 


ulejll alus au Uplecg pimaso lalai dalaaall 25515 dalaaall JGN 99 pula : wal SS Tell Je 
2229 S3 ual AS wis0 3d3 WB sglil Kal 

Syaikh Tagiyuddin mengatakan, Perbuatan maksiat yang dilakukan di hari-hari istimewa atau 
tempat istimewa. Nilai kemaksiatannya dan hukumannya, semakin marah setingkat dengan nilai 


keistimewaan waktu dan tempat tersebut." Demikian keterangan beliau, dan itu semakna dengan 
keterangan Ibnul Jauzi dan ulama lainnya. 


( dolsgoll &S2X19 dio AI 48 511 tbS sal Sob) Jung 
Olesi Alus pagu lalicg lgimoso Lalsi dolawoll diSp A9 dolawoll ab XI 93 suoleal : ll ai Td JS 
daS9 Sal ul AS sus0 gd9 WS sagiil ULSOJI9 . 
son Ui Ara» yul Son0 Ly AU Sc Ui BL Ul u Ulouw W mel 9 gawai mill gol BILJI «S9, 389 
sal gl ac ey UI 0 ye Tu SS gol Ls aldi ul Ly San Lp S0 Ui adl y Ul uc ey 
Cl YUL yldo) yi Iii Vo SI 939 033 le 0 3D yul 0S Ilowl us yaoc ll uc Sule 
LS 5 H9 | Ulum! dliS9 M3 csi. 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?idfrom-5858&idto-585&bk no-438ID-447 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/817736851582458/ 
3482. SAHUR JAM 12 MALAM SUDAH MULAI MENDAPAT 


KESUNAHAN SAHUR 
PERTANYAAN : 


2 Syamsidar Sidar 
Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Apa hukum sahur ketika jam 12 ?? Mohon 
jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Makan sahur jam 12 malam sudah mulai mendapat kesunahan sahur. 
- kitab fathul mu'in 


dc yu IJo Junbuggd SI J0 le Ai9S9 Ia 33 is J bp uSlig pr d 489 Ul) sil Lg 
Jali Saos Ai89 JSg.clo. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2268 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- kitab i'anatut tolibin : 


Je33 Hougall 93 JB - gulll SI - Jul Ino Jasa SI (Jl Suatu 10939). pouill ASI (A39 J9 153) 
ego Jall Suci om Logo B9 - VAgAlI aa sdbaall 999.0l. 5 AI pudwdl JoSy Jay 
um A8 ISNG Jl Luis A39 IS goal Ul (Juolollg).ol abg JeSloll sio Junsu lg « adl 

Gol mo dl Kw lo 0 pal UJI sll uli JASA dial Y Janu NG 9 Xu. 


? Penawar Rinduku 
Tambahan ibarot, tagrirotus sadidah hal. 443 : 


bli IL Jos ul Ule ca lis ISI Lo Sy «god uks ISI Ulas Juasi. 1 4 ulAoog aga Ui 
sball 5519 

Y Jali Suoiiio yo poll W89 J5x9 « selo dc 1 J9 pool - 

Y 4 ds K0) Pd oma gan aa JS JSI os Lai Song « Sl pm Cah owl ab 


Kesunahan-kesunahan puasa dan ramadan : 

1. Bersegera fithr (berbuka) ketika meyakini terbenamnya matahari. Lain halnya ketika ragu-ragu, 
maka wajib atas seseorang untuk melakukan kehati-hatian dan mengakhirkan fithr (berbuka). 

2. Suhur (sahur) meskipun dengan seteguk air, dan waktu suhur masuk mulai dari pertengahan 
malam. 

3. Mengakhirkan suhur, sekiranya tidak dianggap buruk dalam mengakhirkan. 

Dan sunnah menahan diri dari makam sebelum keluarnya fajar dengan semisal seukuran bacaan 
50 ayat. (# 1/4 jam / 15 menit). Wallohu a'lam bish-showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/830952146927595/ 


3498. GADHA PUASA KARENA RAGU 
PERTANYAAN : 


? Bunga Kenangan 

Asalamualaikum wrwb... Maaf mau tanya singkat cerita.... misal punya puasa @odo 6 hari terus 
mau ditambahin 2 hari. Jumlah jadi 8 hari yang 2 tambahan itu karena sewaktu puasa merasa 
makanan mau keluar tapi tak keluar tapi tetap puasa sampai magrib. Gimana hukum nya 
puasathan itu?? Boleh / tidak??? 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Berasa mau muntah tapi tidak muntah. Sehingga ini menyebabkan anda ragu-ragu puasanya sah 
atau tidak. Lalu anda berinisiatif mengadha puasa tersebut. Hal semacam ini diperbolehkan dan 
sah hukumnya. Bahkan andai telah nyata sekalipun tidak memiliki tanggungan maka puasanya 
menjadi puasa sunnah. 

- Al Fatawiy al Fighiyyah al Kubra juz 2 hal. 90 : 


Us ang23 saat sal ad Juang Lau dip Cno €3l8 VI LS ul 01318 io 2LS8 le ul dl gl al, 
ale Cas Y ul A2 Anni 29129 20153 Ulun 93 dl Juan bS Egbull d Juna V3 ale dl ul US 
SI Sida Yul adala adl alis NI Had ad Jill es A8 Ia Ala lg Ai 2g UN tel AL lal Id Jo 
Ya ale US ol ss Sat ul Aswad Ebi Sg ol JLASYI ul ples Iagag as aowoll Alun 


www.islamuna.info 


PUASA | 2269 | 


J lesbi gl ea yo ago JB Il sama Jai AS el lu KS V8 LS Ul ul Lo d Jun cesbula 
Ai SA ye 3 Il ag alas easll seanan 


Hal ini berbeda halnya jika sejak awal telah yakin tidak memiliki tanggungan gadha puasa 
Ramadhan lalu puasa dan berniat gadha Ramadhan maka hukumnya menjadi haram karena 
bermain-main dalam perkara ibadah. 
- Ahkam al Fugaha juz 2 hal. 29 
Bag S0 9 Say aa gn ga ale pama ola Asa pola LA Nanale IiOleta gay sal Ala LA Uaale Ip 
Sly cha jIY ali ge 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/828599610496182/ 


3515. JIMA' SAAT @ODHO PUASA ROMADHON TIDAK 


WAJIB KAFFAROT 
PERTANYAAN : 


2 Rizka Hikami 

Assalamu alaikum. Mau bertanya apakah terkena kafarot bagi orang yang melakukan jima' ketika 
dalam keadaan menggodho' puasa romadhon ?? Artinya jima' tersebut di lakukan bukan d bulan 
romadhon, sebab ia dalam komdisi khodho' puasa romadhon, apakah masih terkena kaffaroh ? 
Syukron 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Menurut Jumhur Ulama : berdosa pelakunya, kembali melakukan 
godho di hari lain, tidak wajib kafaroh. Wallahu a'lam. Lihat Daarul Ifta Al-Mishriyyah : 


- oi #losll 49 sls3 « uldo) 388 S5 gubpill 5 0 sudi 9 « ul 9005 slolell Id3 Jl sil des, lg ule 
alas ls agall X9 B 6S lc, Iolaiualg JII yr pl suild — ud) Al lgic — agy R3 A0 CS Luk 
v0 dm Jowo AU lo All Ale plg J3 Lg : CSI mati elis Sung dbs AN JS: NO Juan. olg, 
gal sols Koigulg lod 429 


http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?1D-2853 


2 Ghufron Bkl 
Dalam puasa godlo' romadlon tidak wajib kaffaroh : 


ca aa DUBAI Lag BSI le LSI Uas Et (oral 0 ole US13 13) : cmllall Hlel 
USS ol Hlgin Jp Asi Golog elanasy Wsoll 553 lbg.xty LI dai elaall 929 diulll Ol batal 
an ae aa 


ade sasa ol Hyo indos Sa 3 ai ol ea dua 2910 Oral SAI all UI Ul JI 
Lia lusa elsl 50 daud Lo 3S Ul Huwdludl IS logy Saudy UL Mie susag cord KSAU gl JS AulB3. 


dgtall a20 #Raalill agam JS Asi y3L Ul "sol aclo Sl ul toll. 


ulso) 4E asn Hull . y93zo Jals al o So g| “3 09 5x0 US edwuio 09X lo Jala 33. 
big Jl9 .lg0912 awid dil yo g2 gl Jln abg US suLA0) 43 gg 0 u£ a00 aw Il lo "JL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2270 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


asal JS Ful ole satay al ISI Lo #ewolsIg leo 0 169 gila JS sodoglb LSI 3 in al ISI, 
Sl alang os alang eLatua Kas Al UKiB IS tuaalis Abal Kekal wa 


ulu yb3 - jls Cus - sll a90 alo 3l ulso) yo Ul Gisu Ja dlpis AL dolo y lie Ma US yo 
ulso). 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/821603954529081/ 


3729. CARA MENG-OODLO PUASA RAMADHAN YANG 


TIDAK DIKETAHUI JUMLAHNYA 
PERTANYAAN : 


2 Agus Suryo Komputro 

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya mau tanya nih. Jika saya (laki laki) 
dulunya lalai dalam beribadah khususnya berpuasa bulan ramadhan sering bolong bolong, saya 
berniat membayar puasa ramadhan saya yang bolong tapi sudah lupa berapa banyak yang 
bolong. Apa yang harus saya lakukan berdasar Al-Gur'an & Hadits yang ada ? Syukron 


JAWABAN 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam warohmatullah wabarokaatuh. Wajib meng-gadla' puasa sampai yakin sudah 
dikerjakan semua. 

Referensi dari Hawasyi Asy-Syarwani III / 396 : 


KA) dll cal Ja Aro YA yo Y 2 lg ll satu 9 


Lo AKG G9 salak SKL Si jall3 al wall ALNI 5Isio Alay Ig aLNI 4003 MUI yAH ala Ol Ae J3 
Dl aw MIE 515 5 00283 1331 BLN 2325 


"Apabila ada seseorang mengetahui bahwa dirinya berpuasa sebagian jatuh pada malam hari 
(karena tinggal di daerah yang tidak diketahui batas siang dan malamnya), dan sebagian jatuh 
pada siang hari, sedangkan dia tidak mengetahui jumlah puasa yang dikerjakan pada siang 
harinya, maka menurut goul yang jelas orang tersebut wajib mengambil hitungan yang diyakininya, 
maka hitungan puasa siang hari yang diyakininya itu cukup baginya (untuk dijadikan jumlah puasa 
siang harinya) dan wajib menggodlo sisanya puasa yang dilakukan pada malam harinya". Wallahu 
A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/881062578583218/ 
3859. HUKUM MEMBATALKAN PUASA RAMADHAN 


TANPA UDZUR 
PERTANYAAN : 


2 Wahid 
Assalamu'alaykum.Mau nanya, orang yang sengaja membatalkan puasa ramadian (tanpa udzur) 
itu wajib godho saja, apa wajib godho & fidyah? Terimakasih. 


www.islamuna.info 


PUASA (2271 ) 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa'alaikum salam wr.wb. Berdosa orang yang sengaja membatalkan puasa ramadlan (tanpa 
udzur) dan dia wajib godlo' puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak usah fidyah. Berbeda jika 
membatalkan puasa dengan jimak maka wajib godlo' dan bayar kafarot. Lihat Syarah muhaddzab 
juz 1 hal 331 : 


Ole seliiuul yo" alus Gulo Al Kalao Agil euasl ale Lg AS Ju yo Elas 480 Ulso, w3 Jb3l Yos 
adal pas mac R0 UU JG AI 929 20 Sud 9 Ayo dc sai Lagi Ji dl « 53 "(elagll 
Iud3l US BSI aula Lani X9 lgi dis Iluol A03 )AC uts olasl WN olgall dio Iluol le L5y3 
v2 olizo 59 yul Ol gw Log laa 99 2 ESII abbub & ml» 9 89 € will u » 9 Loud NI 2 SIN mac 

dc lol da 2 « uls Judi ade add Olga Lag Ly 9 sll Ello 98 sadl 4 L5y Igo Jalal elaall 
KASI yo RI 99 ld dll yel Ud Cui LS Ng s5 M3 ul a20 MN 


? Mas Hamzah 
idem, wajib godho', lihat kitab roudhoh (2/370) : 


Sal Ya IK 1583. slkatll alas « Iggas al Sae sll All D5 So JS. oball LESTI ya. &33 


2 Wong Gendeng 
Makan dan minom dengan sengaja maka ia wajib @adha' dan bayar Kaffarat menurut kami 
( Hanafiyyah) Dan menurut Imam Syafi'i hanya wajib @adha saja . 


dll an weildl Sic9 lric 3), elAill Aula Isogio Ud gl JSI ul dIKS9 ! JBTA 3 a bguwoll 
ul SY all 


2 Ghufron Bkl 
Wajib godlo', tetapi tidak wajib membayar fidyah : 


Soda cal y yi 
Ela ag 0 haty Sasioll9 All lg Ale ago Anal 9» sLadll M9 ab lo. 

Aga Ak 3S NB 56 R0 Play tdr gl lo dl vtag elinial gl KIS Ela: di rudl 0 ale Bolis NS 
bal dai... @B al Elon ale yel db pati 


Tidak wajib membayar kifarat bagi orang yang merusak puasa dengan selain jima' seperti makan, 


istimna'. Demikian juga orang yang merusak puasa dengan jima beserta lainnya. Maka tidak wajib 
kifarot. Baik yang selain jima itu mendahului jima ato bersamaan. Wallohu a'lam. (AS). 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/926314380724704/ 
www.fb.com/notes/928162063873269 


4143. HUKUM TERKAIT WANITA HAMIL DI BULAN 


ROMADHON 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Maaf, wanita yang sedang hamil dan takut akan kesehatan janinnya,ahirnya 
dibulan romadlon wanita tersebut meninggalkan puasa. Apakah wajib godlo puasa dan bayar 
denda? Suwun. | ,l-sl 2 Jl | 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2272 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Wanita hamil yang khawatir membahayakan dirinya sendiri ketika puasa maka 
boleh tidak berpuasa dan wajib godho' tanpa bayar kifarat. Namun jika wanita hamil khawatir 
membahayakan janinnya maka boleh tidak berpuasa dan wajib godho' serta wajib bayar kifarat. 
Kifaratnya yaitu satu hari bayar satu mud. Wallohu a'lam. 

- Kitab Fathul @orib (1/141) : 


lagale) cg (9 dish3I) reyoall » xAS saga lagi 1, 15 (lagwsil ado bal Ul RALOllg Jobs) 
lgale) Lan (3 sll) 2250 98 wall Alis Jololl 98 lgi bola) al (ladsYgl ale bls yl9 cela 
sal cbs Il) Saw le (ig 430 A8 JS US) R33 Ul MUSI, .lsul (SSI) J3 (sLaill). 
Solagulh di pagu. 


2 Ghufron Bkl 
Idem, Dan berikut ibaroh dari beberapa sumber 


ade gl laguuiil ade BSI ul bini Lao) 98 Lalai ul log Osll9 Jolll ul ale gikio elgial 
d3 yo le GNU spin gac & jin Jo yo JB Ill gl) Lal gl sol gl A50 lang 
BA inn 28 all duginll dc gagal leikacl Law ale do dl NG, 


lagale) K3 (9 ci sb3l) Kaul LAS sasuadb logis 15.15 (logusil ae bals Ul mosalla Jobs 
lagala) Lena (9 baba) 2S all 33 all U59 Job 99 Jail blial isl (lsd3Ygl ole SL yl3 seal 
sal el 23 Jb 5) Gu LS (9D9 40 a91 Su) OS, Ul PLLSIIS .Lsul (SIN) slh3NU (cLill). 

141 doiao 1 sal Kal AB ASold dio yes. 


lagid 2S y99 saw lagule 3 bi lesi logwsil de RA Ollg Jolll SLS UB)" All dos, Iinadl JB 
logaleg Uolb3l Laganlg sde bale Ul9 USS 2) GSII ugd sdt) loguko 599 logwsil ade gal) bbs 
Jos anal gag alel 0 X0 a93 IS 0 Uu AXIS (JB) ang! HE 2)SII 599 awali uc Xu sa 
Jobllg 59559 pu Fasa Lugu 9 Naina os JB (And gtuku ll Mlc9) les 

VX yuyall Jg3 989 duslg pu& dosis BUSI Ul (sUbdl9) UuSuuo ay JS biosblo bi Jas Lals Isl us ola 
W bs! Joll 4X Jolsll us? Ball ale Ly (Kalla) LAw all SIS 5 LSI Ad Li ab AK olbsl 
Ro Egoao alel WJly 2 GSII lgalo C1 pic Juniiod U Ja3I RS yallg yA ls Lag lead su) 

267 d»suo .6 JI Aga. 


gl osS3al 5 wall SS Ul oball J js agaall Jo, porill gay 1212 Adi Ul Jlsol Hb LA 
Ml 3S uls sal 599 amal A3 GAS dabio ld gl XI sll pall sagiil ol aib dc Ul 
usbn yArsallS9 Bob jl «51 Al lo pgn! Lmag Ula a25 pas aa 16 A8 pagi N Cus las 
US Cup s0ol s3 gg Agus gl V5 yo Joni US glg BS 0l9 Jolull ding pdgaig dsall9 92 doll 

187 dio 1 sal Len Gulai mao ul dg dc yuio gl Pali Kaali il gl loguaso. 


sn Wan sp Uinale cl, ala) ya wap lala ALIS pel, Ugla glatik IS aed, Ugla cal Jl 
kala jl aga ol, Kitangoal Try sma Jera sar Ulas ga sange ran BA amtn olga Usul 4D Said Slla yaya Ka ya 3 
Y/Y EN OmdUal Ale asi B3 AIY Ig de Hal SI patas lg 5 all 


172 doiwo 1 sal US Alis 

II) at kate) 15 Ia pan eh, fituagal ay jl my baya ka )) NA eaopra Ia aa ay kLa yua la al gali Kkinale 
Sila yua gagle Away) Ugla ia Y Sal illa Usia, mmuyy 3Y Sand Sa yuk sala el page ama kaslla Wala A, Mala 
SAI Alay Ayo Ula peap lala jl pelagal Uiale IBL gta el Uta) NE KOS ja ag tg Janda iga Salh gel UN 
lama yaa Sara Jala MY t maks 3 Ly Sa) ay SA ya PA Th cg 39 AHA Igal Kara Mala, 5 M1 Ba Iyalst , 


www.islamuna.info 


PUASA | 2273 


ho tea Maag al peta ss Doa laa Ie asa Cal ia oa Us MA AL Mala ) Iel Ha ASI Asal JAN SUS isatyy (Jaman Lal 
Ig St Lola jin gila pil SA US Ay alus |y Ula ya 3D Said olga gly Ia Hi gal Uli UH Ak, gaga Uta gag) SU saga 
8 ab) aula) Aas 3Y c ka Y Sal 3 AISI BU : la yaa gilauli) PB) Ja 3X aah ly ma, 


Artikel terkait : F0080. AODHO' PUASA DAN FIDYAH 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/945553602134115/ 
www.fb.comJeditdoc.php?note id-948658078490334 


4472. HUKUM MENGOODHO PUASA ORANG LAIN YANG 


MASIH HIDUP 
PERTANYAAN : 


2 Maulidia Dia 
Assalamu alaikum wr wb. Mohon penjelasannya : Kalau seorang istri mempunyai hutang puasa, 
Apa boleh seorang suaminya membantu menggada'nya (ikut berpuasa melunasinya) ? 


JAWABAN : 


2 Muhammad Kantil 

Ibadah badaniyyah yang pelaksanaannya membutuhkan niat seperti sholat dan puasa ini tidak 
bisa untuk diwakilkan. Lihat Al Figh ala Madzahib al Arbaah, juz.3 hal.76, di Al Mausuah Asy 
Syamilah : 


Y cu Ula Feb UI doloNlg PualIS di yo eilaiod gl Led N sll dual Ulsbadl 99 JS gd usu A9 
oaidlg Solgaullo olelall9 SNGAI9 anal! Tapa Sadba9 du Moy X Dual Dll dat LiSI9 dy ll alis 
Clull Jam Y Ian JS yk 

aa Anal se en KU US 4s sarana drs ct call isa Lal 
La Alas 0S 9 dulu J3 (IG dulu Lag9 gas Y duo cu la lai Alalbll ie, Aaalgo 

AS aral asa Ula la Abal Ja Y Lal Oka basal aw allah adi Jaka 
GULAI Jus ny dallog diy Yo 


http://islamport.com/w/fgh/Web/2793/1439.htm 


Sedangkan Untuk permasalahan orang yang telah meninggal dunia yang masih mempunyai 
hutang puasa, perinciannya sebagai berikut : 

1. Bila tidak ada kesempatan untuk menggodlo' puasanya misal sebab sakit yang 
berkepanjangan hingga ia meninggal dunia, maka ia tidak punya beban @odlo' puasa. 

2. Bila sudah ada kesempatan tapi ia selalu menunda, sebelum menggodlo' ia keburu 
meninggal dunia, maka wajib diganti dengan membayar fidyah bila si mayyit meninggalkan 
harta warisan. Dan ini pendapat mayoritas ulama'. Sedang menurut Gawl Gadimnya imam 
Syafii menyatakan ", penggantiannya dengan cara Ahli Warisnya atau walinya yang berpuasa 
atas nama si Mayyit. 


sal 3 Hola gl ld S3 Kal Yo IS13 yo Ju al Lao) yo aluo leg Ul yo Ui! 

ssl ai lc sgt Y ig casual uc sa gl Jk gl 1550 0 JA) susi Sol Ji Usa ul ladasi 
BA Jay 48 ll bid cAle ULo| JB le ny yo Ol El Sg Ws ab Is MY salall Jal. 
Jall Jal JSI J3 159 serSuuo a91 JI dis ab) Ul UsigB selat So sg 30 Ul lil. 
seal ale eiley3 "JG ag lead el gal oo Legis Ali m3 3 yar ea Cus lalbwsalg: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(227a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ola aile Ol Sg Asi igo sae gal 02 Reuall “Sd0vill JB" LuKuo pat US yo die sabu 
dis alay Gil dl asi 98 gailull UBH9 agic Aly.) wc, 

Hitio "Aalg Ai alus ala Auleg Val 10 "JB mlaag ale Al alan yadl ol lgic Al 4) Arile Curl 
“lc. 


mill 9d ball 3 6S Jlio 48 Asile9 yale cal 06 595 log duda DX mall ad Jail Isag, 
aluoll doywo WLI9, lagic W» 99. 


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&Option-Fatwald&ld-20771 


2 Kang Dul 
Betul, tidak boleh... lihat kitab i'anatuttholibin .. 


lan pia La dio plang Y dil oyae jl ln yan dilan jas Ya Ulu GOR, 


2 Ghufron Bkl 
Sama, Tidak boleh. Lihat Roudhotuth Tholibin 


Jel lg 0g gl Late US slawi BS dil Hd dn yo awali Zn Yg : lulu JB : ws 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-95&ID-371 


2 Jasmail 

Wa'alaikum Salam Wr Wb. Menggodhok Puasa orang yang masih hidup tidak Sah, disebutkan 
dalam kitab Asnaa al Mathalib bahwa tidak sah puasa bagi seseorang yang masih hidup tanpa 
ada perbedaan baik orang tersebut memiliki halangan atau tidak. Di dalam penjelasannya tentang 
menggantikan atau menggodho' puasa bagi seseorang yang masih hidup yang dinukil di dalam 
Syarh Muslim, Bahwa menggodhok puasa terhadap orang yang masih hidup menurut ijma' tidak 
sah. Berbeda dengan menggodhok puasanya orang meninggal ? 


alun SIS An jas AI don 3 Sagill ab JB : 
ad dal us an Y ul deg dsb HL ema Si- dis lau Y Ml ade legal luuoig : sal JB3 
cuoll 93 GNSJI loslg sila 

Ilball Kiu 98 Solid LS JB, : 
JB Jlasi HS ade Cui ye awali 98 Ialislg aye ale US Ihgiso GOS OL 95 UC agaall Ray A9 
gl ul yo Ual9 2900 leg Vla you alell Jl AliSI #aluo de A5 yi 9 -Aljl dan y- Sggill ale 
Rudy V9 Uc alay Y bad etil Ula ggiuo VI Ulas! 98 eiliallg Caic cut Jd og gl Ai gl el 
Nol a00 Luo uc 
Jas Isag Ws plabl sll alisy X9 Lol 4 Lg Mic A09x2 Rang US pay Ul WI Ubi: Ula 
End gl Cudodlg All yu Lesololi lulu Gito dnowo SAI 9d9 orkisi SI ,lsall puma 35 
da9 UC po p9n0 Gale9 Lilo yo d UCI pke Ol9) Lo Mi : Soy mol dual 
Cus NI 0d yg diy Ranll Lol Lui gg sulis uwld Ac sebi alus leg Ula yo : sll Cuanl olg 
awal syg asia al gaall gi Cui alel Ode sem asal Jati ya gb aasol so ale Jaw wb 
logiy 250 Jalla plebAl su9aug 


Fokus : | 
call 49 SNSJI loslg iba Hd asl yo akos Nail deg 


Yang ini Lagi 


dyuS gl US L3300 SS Jb 95 UC pgwall Ru X9 


www.islamuna.info 


PUASA | 2275 


Tambahan dari madzhab imam malik : 


MO yo Sesali Lt 
sa ge Salad al alas 0 Elena OA lal 

a9x0 Say D wall uc plual elliSg £ Luo A9 95 USA legbi Ag « dim X9 « Dual yo ulc Las 
AS SY elaalak Iso | bsa sara: 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1034607229895418/ 
www.fb.com/notes/1043928558963285 


4542. MUSAFIR JIMA' DI SIANG PUASA ROMADHON 
PERTANYAAN : 


2 Donny Eru Putra 

Assalaamu 'alaikum, mau tanya om, apakah boleh dan bagaimana hukumnya suami istri yang 
sedang dalam keadaan musafir yang dimana mereka berdua motel / tidak puasa. Melakukan jimak 
di siang hari pada bulan romadhon, thank you atas jawabanya om.. 


JAWABAN : 


2 Abu Cenghood 

tidak dosa jimak bagi musafir dengan niat tarokhus(mengambil keringanan). Dan tidak wajib kifarat 

karena kifarat itu wajib kepada orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan apabila 

memenuhi 9 syarat, diantaranya : an 
acloy aib ul 

"..berdosa dengan persetubuhannya". 

Berikutilni adalah syarat nomor tujuh : 


vas Jill Ay Leola Is uAsallg Siluall 359 ywallS aclaay sil al ISI lo gw 


Dan dikecualikan dengan syarat no 7 ini yaitu jika dengan jimaknya tidak berdosa spt anak kecil. 
Begitu juga (tidak berdosa) orang yang sedang melakukan perjalanan dan orang yang sedang 
sakit jika keduanya jimak dengan niat tarokhus 


YYA sabin yul 2 all Uma dile! 


2 Ayah Ibrahim 
Coba perhatikan ini : 


Bb 08 pos sll dua gol ISI lag Jlual uc SLS & il :W339 


Perkataan kita: dia (orang yang jimak disiang hari di bulan ramadan) berdosa dengan jimaknya 
adalah merupakan pengecualian untk orang yang sedang melakukan safar apabila jimak dalam 
safarnya dengan niat tarokhus. maka dia tidak wajib kifarat karena dia TIDAK berdosa dengan 
jimaknya. Yang menjadi alasan dia (musafir) tidak berdosa dengan sebab jimaknya adalah: 


d abo JLSNI yA 


Karena berbuka puasa baginya diperbolehkan. Ini dari kifayatul akhyar juz 1 halaman 211. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2276 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Alasan si musafir tidak wajib kifarat dengan jimaknya diterangkan juga dalam kitab MUGNIL 
MUHTAJ : 


doLdl go madll ag5g Aib Aa 


Karena dia dengan jimaknya tidak berdosa. Karena ada dasar niat tarokhus serta diperbolehkan. 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1023720360984105/ 


4543. HUKUM PEMANASAN JIMA' SAAT PUASA 
PERTANYAAN : 


2 Nuyun Nuy 

Assalamualaikum.. post perdana saya dsni, tadi ada teman yang bertanya tapi saya tak tahu 
jawabnya jadi saya tanyakan di sini, maaf sebelumnya, jika kurang berkenan dengan post ini boleh 
dihapus. Pertanyaannya, jika sedang berpuasa di bulan romadlan ini, pada siang hari suami istri 
melakukan maaf pemanasan saja seperti ktika akan berhubungan intim tapi tidak memasukan alat 
vital. Apakah perkara tsb bisa membatalkan puasa? Syukron 


JAWABAN : 


2 Anake Garwane Pake 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, kalo sampai inzal (keluar mani) batal tapi kalo tidak inzal 
tidak batal. 


an M1 ALo el ia 
A09 Sway MU J il ISI Lol « laga ad Jia dg S5 dio Jucoy dg il old le le Ul ablall ul alel si 
Cl yg ld abad JI NIS 


, YAT vol as, das 
Al loslg « Olggidl J5 ia) ya SI gl S8 M0s JUNI Da5 dogd J5 Ul AbiS ywol ai 253 
Jis od ee deal 3 


? Mas Hamzah 
Hukumnya haram walaupun tidak batal puasanya. Wallohu a'lam bis showab 
- kitab hasiyah golyubi (2/75) : 


Y bu Aula 233 US bogil Josh Sallg Jul : Awi 
- kitab hasiyah al bujairomi (2 / 75) : 


JAS ale JS 53 baS la AJ UII k02 All gg US ol Sall9 Maull9 


2 Kang Dul 
Hukumnya haram dan batal jika sampai keluar mani, lihat kitab fighul manhaji : 


DB» yal calo ale Gyf Lal, padi sila! SNI Sani CA cal Aru 99 gl co gai Jati 8 peilas (sial FI Kiu #3 (isis! 5 
Ca Lai La gal! la Lg jai El A UY lah gl GIS Day (Ai gadi CS ja Cal ps ya AAS Ultna) Ali 0 SS ia jasa 
- AMI Joy JS "SU Lagi Al oa Atil ye (1106) abuse 5) "al Lan LS JAMI IYE disela Al 
cirag 5 alat! Je "Any Sllay - plang dale AI (AT) - AN Jgn) GIS LS Any) Sllas Salg LAil| 383 criliia - alay dale Al 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2277 ) 


Gi - alang Anto AM AI - (adlh Sia SAI puudil (ya gak gi Yg CAlsall je JI jin YI ASI anta Al "Logic Al na Aiilo ADS 
SIS Gatal Y Adil Ad gnig Yadi gilang 3) dg gl Jl ji lea Al gia AI Ag gag Ualag cuti Ella MY digialitul, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/102385007430446 71 


PUASA SUNNAH 
Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang puasa sunnah. 


0232. PUASA SUNNAH DI BULAN SYA'BAN 


DB Ulat Suatil IS) play ale AI la Ap uya ae Ul Olah Inai Ang panai P4 UNAS Si ( Ulas Hui Am NIS, j3 


| ya ya 


AL elo Ob Sial aya j3 Alang UP ala Le Sal ama ape bd La Jae (As kala La) 


da 8 reid Il AI pasal g dad g 0 ks 


(Keterangan 'begitu juga haram puasa setelah nisyfu sya'ban) berdasarkan hadits “Bila bulan 
sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian berpuasa”. Keharaman ini dengan catatan bila 
puasa setelah hari nisyfu sya'ban (tanggal 16-pen) tersebut tidak disambungkan dengan puasa 
sebelumnya, bila disambungkan meskipun dengan berpuasa di tanggal separuh bulan sya'ban 
(meskipun hanya disambungkan dengan puasa pada tanggal 15) dan kemudian disambung 
dengan hari setelahnya hingga tanggal 30 (syaum assyak) maka tidak lagi dihukumi haram. 
| Paanah at-Thoolibiin 11/7273 |. 


Bo ad PGI AS or SNI Ega Idi Oli ya pa adl Jl oya gih lal Ob Rail pa pi des A33 
0) Ol uyal Aom y Gjnadl Slonnot dan pel (Iga asi NG Old Jual ISI) 1 lejaa Sya 


Menurut pendapat kebanyakan ulama dari kalangan syafiiyyah permulaan larangan puasa sya'ban 
adalah tanggal 16 sya'ban dengan tendensi hadits riwayat al'Allaa Bin Abdur Rohman dari 
ayahnya dari Abu hurairah ra “Bila bulan sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian 
berpuasa” (HR . Ashaab assunan disahihkan oleh Ibnu Hibbaan dan lainnya. | Nail al-Authaar 
IV/349 |. Neil elMuna 


0218. PUASA TENGAH BULAN ( AYYAMUL BIDH ) 


Puasa tengah bulan sering disebut sebagai puasa ayyaamul bidl, yaitu puasa pada hari ke 13, 14 
dan 15 setiap bulan, baik bulan itu berumur 29 hari atau 30 hari. Imam Bukhari menulis sebuah 
bab di dalam Kitab Shahihnya dengan judul : “puasa hari-hari bidl (hari putih/purnama)”, hari ke 
13, 14 dan 15). 


Puasa ini hukumnya adalah sunnah untuk dibiasakan setiap bulan. Dasarnya adalah hadits-hadits 
yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Diantaranya adalah sebagai berikut : Diriwayatkan dari 
Abu Hurairah radliallaahu “anhu bahwa dia berkata : “Kekasihku, yaitu Rasulullah SAW 
memberikan wasiat kepadaku dengan tiga hal, yaitu : berpuasa tiga hari setiap bulan, melakukan 
shalat dua raka'at dhuha dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur”. (HR (Bukhari, VII, hal 98, 
hadits no. 1845 dan Muslim, IV, hal. 48, no. 1182) 


Dalam riwayat Abu Dawud (IV, hal. 218, no. 1220) ditambahkan dimana aku tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2278 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


meninggalkannya, baik pada waktu bepergian maupun waktu mukim. Demikian juga sebuah 
hadits : Diriwayatkan dari Mu'adzah Al “Adawiyah bahwa dia bertanya kepada Aisyah, istri 
Rasulullah SAW : “Apakah Rasulullah SAW berpuasa tiga hari setiap bulan ?”. Dia berkata : “Ya”. 
Dia bertanya : “Pada hari bulan apa saja dia berpuasa ?”. Dia berkata : “Dia tidak mempedulikan 
bulan apapun untuk berpuasa”. (HR Muslim, III, hal. 166, no. 2801) 


Tentang penentuan tiga hari itu hari yang keberapa ?. Di sini para ulama sebenarnya berbeda 
pendapat. Ibnu Hajar di dalam Kitabnya Fathul Bari Syarah Bukhari (IV, 227) ketika mensyarah 
hadits tersebut, beliau mengatakan : Para ulama berbeda tentang penetuan 3 hari itu menjadi 9 
pendapat”. Kemudian beliau menyebutkan secara rinci perbedaan pendapat itu, yaitu : tidak dapat 
ditentukan bahwa dimakruhkan untuk menentukannya. Jadi merut pendapat ini yang penting 
adalah berpuasa tiga hari selama tiga bulan, terserah di haru yan keberapa. 


Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik tiga hari pertama dari awal bulan. Ini adalah pendapat 
dari Imam Hasan Bashri yaitu hari ke 12, 13 dan 14 yaitu hari ke 13, 14 dan 15 hari yang pertama 
adalah hari sabtu pertama dari bulan itu, kemudian hari ahad, kemudian hari senin, kemudian 
untuk bulan berikutnya dimulai dari hari selasa, rabu, dan kamis, kemudian bulan berikutnya 
dimulai hari jum'at, sabtu dan ahad. Demikian seterusnya. 


Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah. hari kamis yang pertama, kemudian hari senin, kemudian 
hari kamis hari senin yang pertama, kemudian hari kamis dan hari senin hari pertama, hari ke 
sepuluh dan hari ke dua puluh. Ini diriwayatkan dari Abu Darda'. awal setiap bulan. Kemudian 
beliau sendiri menambahkan pendapat yang kesepuluh, yaitu tiga hari terakhir setiap bulan. 
Pendapat ini diriwayatkan dari Imam An Nakha'i. Pendapat yang paling benar adalah pendapat ke 
empat, yaitu hari ke 13, 14 dan 15. Dalilnya adalah hadits : Dari Abu Dzar bahwa dia berkata : 
“Rasulullah SAW bersabda : “Wahai Abu Dzar, jika kamu berpuasa tiga hari dalam sebulan, maka 
berpuasalah pada hari ke 13, 14 dan 15”. (HR Turmudzi, III, hal. 230, no. 692 dan dinyatakan 
shahih oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya Shahih Ibnu Huzaimah, III, hal. 302, no. 2128) 


Adapun keutamaannya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Turmudzi setelah beliau meriwayatkan hadits di atas :Barangsiapa yang berpuasa tiga hari 
setiap bulan, maka seolah-olah dia seperti orang yang berpuasa selama-lamanya (sepanjang 
masa). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, XI/ 228, no. 3166: Ibnu Majah, V/230, no. 
1697. Penjelasannya adalah bahwa seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits yang lainnya 
bahwa amalan setiap muslim itu dilipatkandakan 1 berbanding sepuluh. Satu amalan dianggap 10 
amalan. Jadi orang yang berpuasa tiga hari dianggap berpuasa 30 hari. Jadi dia dianggap 
berpuasa sepanjang bulan itu, sepanjang tahun itu, dan selamanya. 


Sumber : http://hajiakbar2546.wordpress.com/2011/07/09/puasa-tengah-bulan-ayyamul-bidl/ 


0120. Kedudukan Puasa Daud 
PERTANYAAN : 


Meymey Armien 


Assalamu alaikum wr wb kakak2 admin, Mey mau tnya tentang puasa daud, fadillah dan 
kedudukannya apa sama dengan puasa senin kamis, syukron... 


www.islamuna.info 


PUASA | 2279 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Bagi orang yang mampu dan kuat menjalani puasa lebih banyak dalam 
sebulan tentu yang lebih baik seperti dasar dalam kaidah figih : “maa kaana aktsaru fi'lan kaana 
aktsaru fadhlan”, artinya “Semakin banyak suatu ibadah dilakukan maka semakin besar fadhilah/ 
pahalanya”.) asal semuanya dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan. Berikut dalil anjuran 
puasa daud dari Nabi Muhammad SAW : 


AI AS cnate IU dish 3 ea Y OS Lets OS SM onlen Ul Kena JB ab Gl op Ke Lian Randi Uas pal Lao 
alah ISP Wi JB pai alih Jl pity padi panatl Lil pel dala AI bp Gaal IE IU Lagi AI og PA ur re 
JB LIS oya AT Gabi Ob CAB JS Ul aga put ISU aya UII ale oya pe Y mill Legi g Call Kama WS 
EN ISP pe Ny Laga olady Lagu pavag OS (udi dala Dylan yap mah 


BAE SU — Padi Ale — gl alas djly Andai ole dal SL pg Jualo pat pm AN SAN all or ajh JB 
V3 G4 sla3YI II. 


Dari Adam dari Sya'bah dari Habib Bin Abi Tsabit “aku mendegar dari Abdullah bin “Amr bin al 
'Ash berkata,”"Aku memberitahu Rasulullah saw bahwa aku mengatakan,'Demi Allah aku akan 
puasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku." Maka Rasulullah saw 
berkata kepadanya, Apakah kamu yang mengatakan, Demi Allah aku akan berpuasa sepanjang 
siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku. Aku mengatakan, Sungguh aku yang 
mengatakannya. Beliau bersabda, Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk itu maka 
berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Berpuasalah tiga hari dalam sebulan 
maka sesungguhnya suatu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang sepertinya dan hal itu 
seperti berpuasa sepanjang masa. Aku mengatakan, Sesungguhnya aku sanggup melakukan 
yang lebih dari itu wahai Rasulullah." Beliau saw bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah 
dua hari. Aku mengatakan, Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu." Beliau 
bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Ini adalah puasa Daud dan ini puasa yang 
paling baik.” Aku mengatakan, Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu wahai 
Rasulullah. Beliau bersabda, Tidak ada yang lebih utama darinya.” (HR. Bukhori hadits no 1878). 


Berkata Zain Bin Munir : Imam Bukhori menyendirikan Bab Puasa Daud (puasa sehari dan 
berbuka sehari karena mengingatkan akan keutamaan puasanya, dan penyendirian penuturkan 
Puasa daud oleh baginda Nabi Muhammad SAW memberikan isarat agar didikuti dan di jalani. 
| Fath Albaari IV/225 |. 


PERTANYAAN : 
lan Saputra 


Yai Masaji: Mantab yai :-) Btw ad syarat gk untuk puasa nabi daud tersebut?misalkan dari niat dan 
lama waktu puasa (contoh: minimal 1thn). Mohon penginclongannya yai :-) 


JAWABAN : 


Masaji Antoro 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2280 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@ Kang lan Saputra - Seperti dalam kaidah figh diatas “maa kaana aktsaru fi'lan kaana aktsaru 
fadhlan”, kalaupun mampu dilakukan sepanjang hayat tentu lebih bagus ketimbang dalam jangka 
waktu tertentu, dalam keterangan di sebuah kitab adariwayat hadits yang menyatakan bahwa nabi 
Daud tidak membatasi puasanya kecuali di bulan rajab. 


PA Na PAN 
38 Pan 0. 0. 

JA oya (( (r3 7) ) Sera Nae ag ai jab ya 

Alfataawii alfighiyah kubro 11/54 


Saat terjadi benturan antara puasa ala nabi daud dan puasa senin kamis (misalkan pas hari senin/ 
kamis mestinya bila menyesuaikan siklus puasa daudnya dia ifthoor/ tidak puasa, padahal senin 
dan kamis termasuk hari yang disunahkan puasa) yang afdhol menurut Imam Romli menjalani 
puasa senin dan kamis 


ai desi las Jar meal af UI pa Aan las W lay oat ya Gila egg Jaiag Laga nan yag jp Oles Jay 
pro S3 Las GL Yy Anya JI Ob Ole pg Jaa pa 0 0S Ula ENY ayo. 
Tuhfah alHabiib 111/156 


Begitu juga saat siklus puasa daudnya berbenturan dengan berpuasa di hari jumat yang padahal 
menyendirikan puasa hari jumat hukumnya makruh, maka baginya juga tidak di makruhkan puasa 
dihari jumat 


An AA Da GA Fa ARA 
Tuhfah alHabiib XIV/87 
PERTANYAAN : 
Meymey Armien 


Trus seyogya nya gmn kak masaji ? Seumpa du lu mey aktif puasa senin kamis, karena mey ingin 
jalanin puasa daud mey stop puasa senin kamisnya apakah itu baik... ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Itu sudah masuk dalam keterangan diatas Ning. Saat terjadi benturan antara puasa daud dan 
puasa senin kamis (misalkan pas hari senin/kamis mestinya bila menyesuaikan siklus puasa 
daudnya dia ifthoor/ tidak puasa, padahal senin dan kamis termasuk hari yang disunahkan puasa) 
yang afdhol menurut Imam Romli menjalani puasa senin dan kamis. 


Gi dusih jas Ja Umat yi UKS pg dayan las Lag oles aya Gil Laga Jay Laga pama yag) p LAI Jay 
pol S3 las Yg Anya Jas Ob be pg Jaa pa 0 0S Mba ENY Any . 


www.islamuna.info 


PUASA | 2281 | 


Tuhfah alHabiib 11/1156 


Artinya dua-dua jalan dan bisa di kerjakan bersama-sama, ntar pas hari puasa daud kebetulan 
hari senin/kamis, niatin puasa senin/kamis sekalian, pas kebeneran dipuasa daud lagi tidak puasa 
tapi bertepatan hari senin/kamis, jalanin aja puasa senin/kamisnya sesuai keterangan kitab di 
atas...N 


PERTANYAAN : 


Cuth Zavheera Berlindung PadaNya 

Alhamdulillah..inilah pertanyaan yang telah beberapa kali saya tanyakan ke bbrp ustadz yang 
dekat dengan saya disini tetapi beliau blm juga memberikan jwban karena blm tau pasti tentang 
jwban yang saya tanyakan. Eh disini saya dapat jwbannya. jadi sekali lagi misalnya saya selama 
ini rutin puasa senin kamis tetapi saya ingin ada peningkatan maka saya puasa daud. 

Jadi boleh ya mencampurkan puasa senin kamis dengan puasa daud?maksudnya bgni : 

Senin puasa,selasa tidak,rabu puasa,kamis kan hrsnya tidak puasa ya ustadz (jk sesuai siklus 
puasa daud) tetapi kamisnya saya tetap puasa dengan niat puasa senin kamis (boleh tidak?atau 
sebaiknya jgn puasa sesuai siklus puasa daud yang saya jalani?) lalu saya melanjutkan puasa 
daud Ig..mk jumat tidak puasa (karena di kamisnya saya sudah puasa/puasa senin kamis) atau 
jumatnya tetap puasa sesuai siklus puasa daud yang seharusnya?.. jika seperti itu terus kan 
berarti bukan sehari puasa sehari tidak,karena pasti menemui waktu dmna ada hari senin/kamis 
yang seharusnya tidak puasa tetapi saya tetap puasa (puasa senin kamis) sehingga siklus 
puasanya jadi : misal jumat puasa,sabtu tidak,minggu puasa,senin puasa lagi (karena senin 
kamis) dan selasa tidak puasa,rabu puasa,kamis puasa lagi (pdhl jika di puasa daud kan hrsnya 
tidak puasa)..pdhl diatas dijelaskan puasa yang terbaik adalah sehari puasa&sehari 
berbuka...yang benar hrs saya lakukan bagaimanaa ustadz? Teerimakasih banyak atas 
penjelasannya. 


JAWABAN : 


Masaji Antoro 
Ning Cut Zavheera Berlindung PadaNya - Maaf ana ngga lihat kalau ada pertanyaan dari anda.... 
Pertanyaan Ning sebenarnya telah terjawab dalam dokumen di atas,, ana cuba urai kembali. 


Oi duit as Ja Umat gi UKS pg dangan alas We Lag alas aya Gil Laga Jay Lag pama yag) | KALA Jay 
pra S3 las GL Yy Anya JI Ob Ole pg Jaa pa 0 0S la TE YG tayo 


"Syaikh Sihab Arromli ditanya oleh orang yang membiasakan menjalani puasa daud (sehari puasa 
dan sehari berbuka) yang kemudian saat berbukanya bertepatan dengan hari yang di anjurkan 
untuk berpusa seperti hari senin atau kamis, 

Apakah berbukanya dia (karena mengikuti siklus puasa daudnya) lebih utama ? 

Atau puasanya dia (karena menjalani anjuran berpuasa senin/kamis meskipun berarti tidak 
mengikuti siklus puasa daud) lebih utama ? 

Apakah saat dia menjalani puasa (karena menjalani anjuran berpuasa senin/kamis meskipun 
berarti tidak mengikuti siklus puasa daud) tidak berarti keluar dari aturan yang ada dalam siklus 
puasa daud ?". Imam Romli menjawab : "Puasa dia (karena menjalani anjuran berpuasa senin/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2282 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kamis meskipun berarti tidak mengikuti siklus puasa daud) itu lebih utama dan yang demikian tidak 
berarti dia keluar dari aturan yang ada dalam siklus puasa daud". 


0588. Fadhilah Puasa Dawud dan Puasa Senin Kamis 
PERTANYAAN : 
Meymey Armien 


Assalamu alaikum wr wb kakak2 admin, Mey mau tanya tentang puasa daud, fadillah dan 
kedudukannya apa sama dengan puasa senin kamis, dengan kata lain SAMAKAH KEUTAMAAN 
PUASA DAUD DENGAN PUASA SENIN KAMIS ? syukron 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Bagi orang yang mampu dan kuat menjalani puasa lebih banyak dalam 
sebulan tentu yang lebih baik seperti dasar dalam kaidah figih : “maa kaana aktsaru fi'lan kaana 
aktsaru fadhlan”, artinya “Semakin banyak suatu ibadah dilakukan maka semakin besar fadhilah/ 
pahalanya”.) asal semuanya dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan. Berikut dalil anjuran 
puasa daud dari Nabi Muhammad SAW 


AI AS Knase JU dish 3 ea Y OS Lets OS SM ebi UP Kena JB ab Gl op Ka Lian Randi Udan pal Lao 
Salad ISP Wi JB pai cealih Jl pyity pad! pgnatl Lil peluy dala AI oo Gaal JB IU Lagi AI og PAN ur re 
JB LS ya AT Gabi Ob C3 JS Ul aga pet ISU aga UII ala oya pe Y mill gia Una Kuna WS 
SV ISP ja Yg Lag ting Laga pan OS (Odi Ale Dyno m3 

BEI SU — padi Ale — gl alas djaly Andai ole dmna SL pa Jualo pat pm KN SAN ll ur ajh JB 
M3 34 ela3YI Jl. 


Dari Adam dari Sya'bah dari Habib Bin Abi Tsabit “aku mendegar dari Abdullah bin “Amr bin al 
'Ash berkata,”Aku memberitahu Rasulullah saw bahwa aku mengatakan,'Demi Allah aku akan 
puasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku.” Maka Rasulullah saw 
berkata kepadanya, Apakah kamu yang mengatakan, Demi Allah aku akan berpuasa sepanjang 
siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku. Aku mengatakan, Sungguh aku yang 
mengatakannya. Beliau bersabda, Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk itu maka 
berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Berpuasalah tiga hari dalam sebulan 
maka sesungguhnya suatu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang sepertinya dan hal itu 
seperti berpuasa sepanjang masa. Aku mengatakan, Sesungguhnya aku sanggup melakukan 
yang lebih dari itu wahai Rasulullah." Beliau saw bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah 
dua hari. Aku mengatakan, Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu." Beliau 
bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Ini adalah puasa Daud dan ini puasa yang 
paling baik. Aku mengatakan, Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu wahai 
Rasulullah. Beliau bersabda, Tidak ada yang lebih utama darinya.” (HR. Bukhori hadits no 1878). 


Berkata Zain Bin Munir : Imam Bukhori menyendirikan Bab Puasa Daud (puasa sehari dan 
berbuka sehari karena mengingatkan akan keutamaan puasanya, dan penyendirian penuturkan 
Puasa daud oleh baginda Nabi Muhammad SAW memberikan isarat agar didikuti dan di jalani. 
| Fath Albaari IV/225 |. 


lan Saputra 


www.islamuna.info 


PUASA | 2283 


Yai Masaji Mantab yai :-) Btw ad syarat gk untuk puasa nabi daud tersebut?misalkan dari niat dan 
lama waktu puasa (contoh: minimal 1thn). Mohon penginclongannya yai :-) 


Masaji Antoro 

Kang lan Saputra - Seperti dalam kaidah figh diatas “maa kaana aktsaru fi'lan kaana aktsaru 
fadhlan”, kalaupun mampu dilakukan sepanjang hayat tentu lebih bagus ketimbang dalam jangka 
waktu tertentu, dalam keterangan di sebuah kitab adariwayat hadits yang menyatakan bahwa nabi 

Daud tidak membatasi puasanya kecuali di bulan rajab. 
(en) )) aa AS Lag ii agya ag sa BIS Lag aka Ui panar OS ag af plan pl Jai O| 
Pa 
Alfataawii alfighiyah kubro 11/54 


Saat terjadi benturan antara puasa ala nabi daud dan puasa senin kamis (misalkan pas hari senin/ 
kamis mestinya bila menyesuaikan siklus puasa daudnya dia ifthoor/ tidak puasa, padahal senin 
dan kamis termasuk hari yang disunahkan puasa) yang afdhol menurut Imam Romli menjalani 
puasa senin dan kamis 


Of Jsit ojas Ja mad gd OKI pa dngan Kakan W Lag oat pg Gila Lag Jladay Laga puan as) 0 le Jing 
ppal S3 ls Yy tnya JI Ol Herba Jay pa aa ye Ill TE NY tapa 2 
Tuhfah alHabiib 111/156 
Begitu juga saat siklus puasa daudnya berbenturan dengan berpuasa di hari jumat yang padahal 
menyendirikan puasa hari jumat hukumnya makruh, maka baginya juga tidak di makruhkan puasa 
dihari jumat 
Kat Maan Hat BI La laka Lagi pasar DG el Be GA BISA) AL ar AN AG UN Sp) 
ala Gb Up Ken 
Tuhfah alHabiib XIV/87 
Meymey Armien 
Terus seyogya nya bagaimana kak masaji ? Seumpa dlu mey aktif puasa senin kamis,karna mey 
ingin jalanin puasa daud mey stop puasa senin kamisnya apakah itu baik 
Masaji Antoro 


Itu sudah masuk dalam keterangan diatas Ning. Saat terjadi benturan antara puasa daud dan 
puasa senin kamis (misalkan pas hari senin/kamis mestinya bila menyesuaikan siklus puasa 
daudnya dia ifthoor/ tidak puasa, padahal senin dan kamis termasuk hari yang disunahkan puasa) 
yang afdhol menurut Imam Romli menjalani puasa senin dan kamis, buka Tuhfah alHabiib 111/156 : 


oi Jail aja Ja ymad gd OKE pa dangan Kkbas W Lagg oat pg Gila Lag Jladay Laga puan yag) 0 le Jing 
pra S3 las Yg Anya JI Ob Ole pg Jaa pa 0 0S la ENY tao. 


Artinya dua-dua jalan dan bisa di kerjakan bersama-sama, entar pas hari puasa daud kebetulan 
hari senin/kamis, niatin puasa senin/kamis sekalian, pas kebeneran dipuasa daud lagi tidak puasa 
tapi bertepatan hari senin/kamis, jalanin aja puasa senin/kamisnya sesuai keterangan kitab di 
atas...N 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2284 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3267. JIKA PUASA DAWUD BERTEPATAN DENGAN HARI 


JUM'AT 
PERTANYAAN : 


2 Aswad Addu Ali 
Assalamualaikum wa rahmatullah wa barokatuh.. Mau tanya soal hadist : 


dop 3) Al Lng73I « Asas Ay ASI Yaga7 A 
“Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika telah berpuasa sehari sebelumnya atau 
akan puasa sehari setelahnya.” (H.R.Bukhari dan Muslim). Yang jadi pertanyaan : Bagaimana 


dengan puasa daud yang pas pelaksanaan puasanya jatuh pada hari jum'at saja ? Terima kasih. 
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam warohmatulloh wabarokaatuh. Tidak Makruh melaksanakan puasa di hari jum'at 
saja, jika itu memang menjadi adat kebiasaannya seperti puasa daud atau bertepatan dengan 
nadzarnya 


Referensi : 
- Syarh Nawawi ala Muslimin 


IS yaio dgonJI a90 pluo Gal ,S LL 

1143 oa call oi5 dls Ya SOD0 US Ja 3 MEN UC UC US Us Ubiw Liao UJI 9 100 Las 
dgooll a91 palu 02 plug Gulo All Kalo AI Iga tagih Uma Lgu 9D9 logic Al 9x5, Al cuy 
ab Mo 0 wis US ul Las ILJI sc birs BBL uy 200 Lidag Cuall Id 9 ai J8 
Ml loo sll 0S dis logis JII 05) WI dc uy yul Jl Gl 7805 uy dls Ly Sono dus Ul du Ly 
plg Ale 


disle Hlgy Y agnou Anal aga SSI dal S Ob 33, dualall 

dana! aga plus UC akug ale All ola All Iga tgl Ck Agu gdg All uc uy yls Wllu ) : Jg3 
ang 5 plg Ole Al sda Al Jua» JB: JB: B3 ul lo, Ag (mall IS Lg Asi : J3 £ 
JII oa 00 pt Ino! All Toni 1 : dul9) 1999 « dasu aga2u gl Ab3 Agu ul AI droall Agu ASASI « 
S9 Big ID Aan d0guy 2010 33 UI Ul NI 4 Ab 0 pln dronll ag Loss | 210 155) Yg 
39 (rmy9 slallg sll uw Jail 98 cbs LIL (dronll aga Lgwosi Ng « dsomll AJ Iowoisi ) Jowo 
Sbs Bag seal: 


dsool aga LAI 0,3 Gilg « agat3l909 wailal Uli 29gos Jail Ball ANJI CyolsYI 0d y3g 
An yo Sl gg mL ul YA « ul Jisle Galy gl « orsu gl A3 agu Akog UB Jisle alga ul NI asal 


Cus OSgh 40 51 al dam a93 Salad « Il. 
- Al- Figh 'Alal Madzahibil arba'ah 


09 Soll aguoll 

ASI 3D 09 Sal agsall yail Ao, Jib u091 gl a91 2003 Ul seallo 39 willg 0x59 deoall Agu 912 
dc oo Sd usa isc dl Sal oy al Lo lodasy gl log na gn2u UIN OS Ul gal agu9 39 will 
Maa 


www.islamuna.info 


PUASA | 2285 | 


Y oogg gl agw UlA0) set JB pagu Ul 09 Sal y09 pall Ou gl Asoadl ag SI AI 0, N : ASJlall 
mag 8 drill Ao» J3 c0gg Sl a81 300 05X: Isllis Alai lol Ablislla dal mc SI 
SMA Layu 2251 A3 AB ay Alay pl ISI oasis yo galil Wall A90 IiS3 ULAo2 Jab sang gl Kg 

dluto S ,5l vldg So Jlag wd1S0Jl S3 dlu pati 389 elus! AI AKN pg Sol 9 dl al PN YP WK 

3x2 S3 lay 0950 1 uomd dl pwitiy 09 Sol asuall : 198 dapusdl ) basil csi la sil : Lho 93 

o9.Sog elus Aaj 3 lau pi lgog.0 99 Ea la II B0 Ko9x0 sil lgoluo S6 Ga sdly se VI 

Ssoaill aga SUS Lea sii 09 Sal y0g9 mac Solll uc gl gwlll uc Ir yiio el gile aga palu gag lau ji 
uadl Sera MN Aa all alus ding dupuall alel pd 555 la dl iale Gil Al ISI akal ul seal 
ke BTok: AS “9 A KDI ul 909 ET. wa| PID Vip9 39 Na Il! dlolgo 9N9 JLogl PD Aing doc 

Aluall 915 Aing H 00 gl abu losa0 gl laik gl Lay 0 03 Ul AI lang US saga legi il sll 910 

agaoll oagal ISI 


al HI YA Sad do og BiniolS 09559 UML el yo uli pall al) 290 0, : IoJB ASIA 
ve vabill Jbalb mo alg Ixole 43 jb3l Iso ats le gl MI JI alo Isl9 dal ,S X9 do guoy Gild d0 
ARSY al Asullig p9nalI du 0 Sg Gil 9 bls MsSI Li Any) Aogno J3 ISI 9 03158 ale Lag sil 
us Esbill x9x2 0 Syg SLS AL dasi MA Seal dIgoll a91 a900 Lal 0 Sug agwll 0 Juasl Joc uc el 
369 1295 SL uga Leglos BL ll ago lol Jill 5 US uga HA 20109 sLAHIS tang 2910 le 
Ala 2902 lolg Jali ang ponall 98 Oei Jali Jung 9N9 awal 99 Jlogll au NAS 9 andi Lo al» 
Sbd JENIS anal ul Atu Ul NI sat so dus 363 


USS S3 Bayati ditumis ISI II Rata ga s@allg Jolsll 2Aluallg serai asn 0 : IolB sll 
2gp al Amos ay SI Lesu 033 eliall Ji gaac Abi gl Jill agautil sole Igals ISI Lo J5 9d loyo 
sad ble dBlg ISI LS 07 JO aral alas ISI lol 09519 5S 00 Law pl A92 Al ISI asu Sl gl Cun 


al pos elit UN yA elus leg ay luv Eabill 0,9 AN 9x0 0,53 IIS dgn 48 lgu S9 


Eabill up 
pA9 ldgoig Boi JL da II J9 539 sos! Um Ola Ul sdg Jllogll aluo Leul 0,5 : IgJB Ahli 
pall ca) SIS) ) 
Wallahu a'lam bis showab 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/787733411249469/ 
LINK TERKAIT : 


www.piss-ktb.com/2012/03/120-puasa-kedudukan-puasa-daud.html?m-1 

0406. BOLEHKAH PUASA 6 HARI SYAWAL BERSELANG 
SELING 

PERTANYAAN : 


Achunt Al Khabib 


Assalamu'alaikum. Saya mau tanya nih, Puasa syawal 6 hari tu puasanya harus runtut 6 hari apa 
boleh selang seling?? Mhn jwbn'a. syukron 


JAWABAN : 
Mas Iyung-ganteng 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2286 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Boleh seling. Tapi yang paling utama adalah langsung/urut. Ibarohnya : Wayahshulu 
ashlussunnati bishoumiha(6 hr) mutafarrigotan walakin shoumuha bilwila'i ay ma'a tawaliha aula 
min tafrigiha. | Mawahibusshomd hal 73 |. 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam... Berikut sedikit uraian keistimewaan puasa 6 hari dibulan syawal dan tata 
caranya : 


SL JB9 Rina ola po Slutul 3 peak yag dala Aang ALA eni AL 0 DIY Aa (RAI alnaS OS Jl yi ea 
kaka yag ALE Jualo dr gong oles VE 0 KAN Lea yang lali Ja oya lal cal) La al G3 MIL JB MU 0 SU Lis pal, 
Kama Ojak Uh yang obeng ls al ni all am ISIS Y Aini C5 II) mana muali Lyad Ika 

seat Li OM Jill aya is AI yaa Anal puas Of Jd) Lalonot JB Kp yak pyal opa Pig el pile, 
Ainmdel OY adl pena WS OS Wly plalai JB Jp oya Lime dns il Ganas MY Hall Als alam 0 plg Jl las Jilat 
bau) pel del AI al j3 Alai DLS Gp yya Laaa DIAM lor AB) op pia Rina pl Beby Olla Ulat jeay 

Uang Land Lino Jl ARI Jual JG Lah jer sU Iia JB J4 eren (lb ya) 


Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan 
lalu menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti ia 
berpuasa selama satu tahun." (HR. Muslim). Dalil ini yang dibuat pijakan kuat madzhab syafii, 
Ahmad Bin hanbal dan Abu Daud tentang kesunahan menjalankan puasa 6 hari dibulan syawal, 
sedang Abu hanifah memakruhkan menjalaninya dengan argument agar tidak memberi prasangka 
akan wajibnya puasa tersebut... Para pengikut kalangan syafi'i menilai yang lebih utama 
menjalaninya berurutan secara terus-menerus (mulai hari kedua syawal) namun andaikan 
dilakukan dengan dipisah-pisah atau dilakukan diakhir bulan syawal pun juga masih mendapatkan 
keutamaan sebagaimana hadits diatas. Ulama berkata “alasan menyamainya puasa setahun 
penuh berdasarkan bahwa satu kebaikan menyamai sepuluh kebaikan, dengan demikian bulan 
ramadhan menyamai sepuluh bulan lain, dan 6 hari dibulan syawal menyamai dua bulan lainnya 
(6x10-60-2 bulan). Sumber : Syarh nawaawi 'ala Muslim VII1/56. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0554. PUASA SUNAH SENIN KAMIS 


PERTANYAAN : 
Rudi Ansyah 


Assalamualaykum temen2 rudy mw nanya apa yang dimaksud puasa senin-kamis ? dan kog mesti 
senin sama kamis ? apa sich istimewa senin dan kamis? m0ngGo dijawaB yo.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Dalam shahih Muslim dari hadits Abu @atadah radhiallahu “anhu bahwa 
Rasulullah Shalallahu “alaihi wassalam pernah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau Shalallahu 
'alaihi wassalam menjawab, 


“Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan, dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-@ur'an 
kepadaku pada hari tersebut.” (HR.Muslim). 


dalam Hadits yang termaktub dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu “anhu, bahwa 


www.islamuna.info 


PUASA | 2287 


Rasulullah Shalallahu “alaihi wassalam bersabda: 


“Pintu-pintu Surga di buka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak 
menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang 
yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, “Tundalah pengampunan 
terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai, tundalah pengampunan terhadap kedua 
orang ini sampai keduanya berdamai, tundalah pengampunan terhadap orang ini sampai 
keduanya berdamai.” (HR. Muslim) 


Dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu “anhu dari Rasulullah Shalallahu “alaihi 
wassalam. Beliau bersabda: 


“Amal-amal manusia diperiksa di hadapan Alloh dalam setiap pekan (Jumu'ah) dua kali, yaitu pada 
hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang beriman terampuni dosanya, kecuali seorang 
hamba yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan...” (HR. Muslim). 


Rasulullah Shalallahu “alaihi wassalam menyampaikan alasan puasanya pada kedua hari ini 
dengan sabdanya, 


“Amal-amal manusia diperiksa pada setiap hari senin dan Kamis, maka aku menyukai amal 
perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.” (HR. At Tirmidzi dan lainnya) 


Ash-Shan'ani rahimahullah berkata, “Tidak ada kontradiksi antara dua alasan tersebut.” (Lihat 
Subulus Salam). 


0757. Puasa Asyura 
Oleh Yupiter Jet 
Izinkan saya tuk menukilkan sedikit catatan kecil yang kaitannya dengan hari “ASYURO... 
SE ijo Jai 
Sep dil LAS JA 5 Jaan pang Ale AI Gale Cp padi LE Ga) (SL) Ta re JUN) 
ale AI lo Uni sll uya one pp PL Hung dala AI Uu Uti gag JSI Oi Tiang la le Goatnng 2 ga OS Wh 
dead gai Un! Ob) aydiw day DG stesi Juni elu 
FASHOL TENTANG PUASA SUNAT 


Dan yang ke dua adalah puasa “ASYURO, yaitu hari ke sepuluh bulan Muharrom. Rosululloh 
SAW. Pernah ditanya perihal itu, dan beliau menjawab: “(puasa 'asyuro) menjadi kifarat (dosa) 
satu tahun yang telah lalu”. 


Adapun puasa 'arofah (9 dzulhijjah) mengkifarati (dosa) untuk dua tahun (satu tahun ke belakang 
dan satu tahun ke depan), sementara puasa “asyuro mengkifarati untuk satu tahun kebelakang 
saja, itu karena puasa “arofah adalah hari Nabi kita Muhammad SAW., sementara puasa 'asyuro 
adalah hari para Nabi AS. selain Nabi Muhammad SAW. Dimana Nabi kita Muhammad SAW. 
adalah afdlolul anbiya, (dengan keunggulan itu) maka harinya ('arofah) sebanding untuk dua 
tahun. (dan juga kenapa puasa 'arofah punya nilai lebih daripada puasa 'asyuro yang notabene 
puasa 'asyuro memiliki beberapa kelebihan menyangkut kisah para Nabi) karena kelebihan (pada 
diri para Nabi) tidak menuntut (berimplikasi) kepada kefadlihan (yang bisa mengalahkan kefadlihan 
Nabi Muhammad SAW). 


2. - @ 0 - 2... 3-0 .. 2... 2 3. 0 -. 8 o @- 0 -a - . Oe # - 
ISA Jika lem AJI ya Ka Git La Iyaasel daa cal JB el ayla pu nda! 4S jital Ul pula Buka ale Lo yi af S3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2288 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SUS yah RAL patin Al Urat tab JUS Raat Ula mn Ika ja Kia aka aya SU Nila Oya ja SUN sa 
Ae ny S isl 25 SAN Oya dag PI A01) le gaeb plab Jl 25 DE an yonli lab D palem IE 
Dihikayatkan, bahwa tatkala perahu Nabi Nuh AS. sudah berlabuh (siap digunakan) pada hari 
'asyuro, beliau berkata kepada kaumnya: “kumpulkanlah semua perbekalan yang ada pada diri 
kalian!”. Lalu beliau menghampiri (mereka) dan berkata: “tambillah) kacang fuul (semacam 
gandum dan ini dengan jelai (sejenis tumbuhan yang bijinya/buahnya keras dibuat tasbih)”. 
Kemudian Nabi Nuh berkata: “pasaklah semua itu oleh kalian!, niscaya kalian akan senang dalam 
kejadian di atas merupakan praktik memasak yang pertama kali terjadi di atas muka bumi setelah 
kejadian topan. Dan juga peristiwa itu dijadikan (inspirasi) sebagai kebiasan setiap hari “asyuro. 
An Pam PA NA AA Aa Ai ab PSA HPA P3 An Siah 
Jia mali ya ita "Uji lay yAR, Ud 
SIA 2 jali, — ak OKE ot Sal LAI as pie Hey pale ay Pp Ilesli of JUS ak ye J3 
aa BelB3 ABU maki) JSI pel al) mag Jaya Pole) Ea Pd ajjg Il) Jl Je tamil) 
dar d2 ab aa Ul) Jl Je kuil, “pall Sa ngga) ee iloy Ep Il pelat 
Dinugil dari sebagian Afadlil (orang-orang yang biasa melakukan hal yang paling utama), bahwa 
amal-amal pada hari “asyuro ada dua belas macam amal: 
1. Sholat, dan yang paling utama adalah sholat tasbih 
2. Puasa 
3. Sodagoh 
4. Memberi keleluasaan kepada keluarga (seperti dengan memberi nafkah lebih dari hari- 
hari biasanya) 
5. Mandi 
6. Mengunjungi orang 'alim yang solih 
7. Menengok orang sakit 
8. Mengusap kepala anak yatim 
9. Bercelak 
10. Memotong kuku 


11. Membaca AS. Al ikhlash 1000 kali 
12. Silaturahim 


Tentang puasa dan memberi keleluasaan kepada keluarga (keterangannya) tercatat dalam 
beberapa hadits, adapaun yang lainnya tidak ada. 


ANA Ape gg PU aya MS GA mi Pi Pm il Ofaouali pal S3 
Imamul muhadditsin Ibnu Hajar Al-“Asgolany dalam syarah Al bukhory mengatakan : “(ada) 


beberapa kalimat (dzikir) yang barang siapa membacanya pada hari “Asyuro, maka hatinya tidak 
akan mati” kalimat tersebut... 


oo - 0 L... K2 03 
JA ja LI dag all Gatity Ol sandi 2 Ja AI Olonya 


SUBHAANALLOH MIL-AL MIIZAANI WA MUNTAHAL “LMI WA MABLAGHOR RIDLOO WA 
ZINATAL 'ARSYI. 


www.islamuna.info 


PUASA | 2289 | 


Maha suci Alloh dengan sepenuh timbangan dan (sampai) dengan puncak ilmu dan (sampai) 
dengan batas akhir ridlo dan dengan beratnya 'arasy. 


KAI jg CO lag pa trang Oon ea 
WALHAMDULILLAH MIL-AL MIIZAANI WA MUNTAHAL “LMI WA MABLAGHOR RIDLOO WA 
ZINATAL 'ARSYI. 


Dan Segala puji bagi Alloh dengan sepenuh timbangan dan (sampai) dengan puncak ilmu dan 
(sampai) dengan batas akhir ridlo dan dengan beratnya 'arasy. 


PA BI Ang mali Gian Daadl set Mi, 
WALLOHU AKBAR MIL-AL MIIZAANI WA MUNTAHAL 'ILMI WA MABLAGHOR RIDLOO WA 
ZINATAL 'ARSYI. 


Dan Maha besar Alloh dengan sepenuh timbangan dan (sampai) dengan puncak ilmu dan 
(sampai) dengan batas akhir ridlo dan dengan beratnya 'arasy. 


AN Ui 81. Mana Us Temla U 
LAA MALJA-A WALAA MANJAA MINALLOH ILLAA ILAIHI. 
Tidak ada perlindungan dan tidak ada keselamatan dari Alloh kecuali kepadanya. 
AS SI AI LAS de) AJI) midi sake AI doa 
SUBHAANALLOH “ADADASY SYAFI WAL WATRI WA 'ADADA KALIMAATILLAHIT 
TAAMMAATI KULLIHAA 


Maha suci Alloh dengan (sebanyak) bilangan genap dan ganjil dan dengan (sebanyak) bilangan 
kalimat-kalimat Alloh yang semuanya sempurna. 


WS Sbd Al SLS sae) PNY mill due di Mam, 
WALHAMDULILLAH “ADADASY SYAFI WAL WATRI WA '“ADADA KALIMAATILLAHIT 
TAAMMAATI KULLIHAA 


Dan Segala puji bagi Alloh dengan (sebanyak) bilangan genap dan ganjil dan dengan (sebanyak) 
bilangan kalimat-kalimat Alloh yang semuanya sempurna. 


LS LI AI SLS bae Aj) midi due JST AI, 


WALLOHU AKBAR “ADADASY SYAFI WAL WATRI WA 'ADADA KALIMAATILLAHIT 
TAAMMAATI KULLIHAA 


Dan Maha besar Alloh dengan (sebanyak) bilangan genap dan ganjil dan dengan (sebanyak) 
bilangan kalimat-kalimat Alloh yang semuanya sempurna. 


sabar! Jadi IU Vj 3 Vj Ig Uy HAJI NG lia Kadi SULAf 
AS-ALUKAS SALAAMATA BIROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIMIIN WALAA HAULA WALAA 
@UWWATA ILLAA BILLAHIL 'ALIYYIL 'AZHIIM 


Aku memohon keselamatan kepadamu dengan rohmatmu, wahai dzat yang pengasih diantara 
para pengasih!, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali oleh Alloh yang maha tinggi dan agung. 


Ne ae ea 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2290 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WASHOLLALLOHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHI WA SHOHBIHII 
AJMAIIN WALHAMDULILLAHI ROBBIL '“AALAMIIN 


PHE aa pai Ja pa JSI ig BI goa dp an AG UB ea G5 al Ya 
adi s3 
Sayyid 'Aly Al-Ajhuri menugil, bahwa orang yang membaca “HASBIYALLOHU WANI'MAL WAKIIL 


NPMAL MAULAA WANI'MAN NASHIIR” sebanyak 70 kali pada hari “asyuro, maka Alloh akan 
mencegah darinya kejelekan yang ada pada tahun itu. 
AMS) mid SI | Usa lyile pad ul el S3: 
Da ya AN S BAY sma AS Gb 2 Je aa Tanda Mpu 3) ale 3 Kl Jas pa 4 gb dl 
cet Vyg da JSI oa emg pula Uli dala peng | M9 Liga PP AE Key LAI ya aya SA la 0 ay 
dada Mi) Sa Mana 2g Ad elandl PTT (lu ale 
Para ulama mengatakan bahwa hari asyuro memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan hari- 
hari yang lain, yaitu: 
1. diciptakannya Nabi Adam AS di dalam surga 
2. diterimanya taubatu Nabi Adama AS di dalam surge 
3. naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh AS dengan bukit Juudy 
4. terbelahnya laut untuk Nabi Musa AS 
5. tenggelamnya Fir'aun di dasar laut 
6. dikeluarkannya Nabi Yunus AS dari peruta ikan 
7. dikeluarkannya Nabi Yusuf AS dari sumur 
8. diterimanya taubat umat Nabi Yunus AS 
9. dilahirkannya Nabi Ibrohim AS 
10. selamatnya Nabi Ibrohim AS dari api 
11. dilahirkannya Nabi Isa AS 
12. diangkatnya Nabi Isa AS ke langit 
13. dikembalikannya penglihatan Nabi Ya'gub AS 
14. dibuka (dihilangkan)nya madlorot yang mendera Nabi Ayyub AS 
15. diampuninya Nabi Dawud AS 


Ja Say Aa sr HE SI as BJB play al Al de sb CA — A3 le) ta te IE O) 
Dan yang ke tiga adalah puasa hari TASU'A, yaitu hari ke Sembilan dari bulan Muharrom. 
Rosululloh bersabda: “andai aku (masih) hidup pada tahun depan, niscaya aku akan berpuasa 
pada hari ke Sembilan dan ke sepuluh (dari bulan Muharrom)”. (hanya saja) beliau keburu wafat. 
Demikian risalah kecil ini, semoga bermanfaat dan kita diberi kemampuan oleh Alloh untuk 


melaksanakannya. Amin. Nihayatuz Zain hal 195-197, versi kitab asli cetakan Daru ihya alkutub 
a'arobiyyah. | Nihayatuz Zain juz I hal 196-197, versi listrik almaktabah asysyamilah |. 


4347. PUASA 'ASYURO TRADISI JAHILIYYAH ? 
PERTANYAAN : 


? Maulidia Dia 
Assalamu alaikum wr wb. Mohon bimbingannya. Apa benar puasa bulan a'syuro itu tradisi 


www.islamuna.info 


PUASA | 2291 | 


jahiliyah? Karena tidak bertentangan dengan syariat islam terus di lestarikan oleh Rosulullah. Atas 
jawabanya syukron 


JAWABAN : 


2 Pencari Ilmu 
Wa'alaikum salam, itu tidak benar. 


Pan sll 3x0 ob Jua 
dial! 3S) JB WS Jk plug GE All gluo DI pool 216 3d (el)95E) Adi px wb (9) 
due PT Ul alay lc Al co Lai a90 JIN 5 3 Uu ab gile oi BC 2910 RK kilgdualall 
AA yui Y do sal LNG Ulin A03 JSI elu NI Jus ag WE All Kalao Linig eWiNI Yo 


FASHOL TENTANG PUASA SUNAT. Dan yang ke dua adalah puasa “ASYURO, yaitu hari ke 
sepuluh bulan Muharrom. Rosululloh SAW. Pernah ditanya perihal itu, dan beliau menjawab: 
“(puasa 'asyuro) menjadi kifarat (dosa) satu tahun yang telah lalu”. 

Adapun puasa 'arofah (9 dzulhijjah) mengkifarati (dosa) untuk dua tahun (satu tahun ke belakang 
dan satu tahun ke depan), sementara puasa “asyuro mengkifarati untuk satu tahun kebelakang 
saja, itu karena puasa “arofah adalah hari Nabi kita Muhammad SAW., sementara puasa 'asyuro 
adalah hari para Nabi AS. selain Nabi Muhammad SAW. Dimana Nabi kita Muhammad SAW. 
adalah afdlolul anbiya, (dengan keunggulan itu) maka harinya ('arofah) sebanding untuk dua 
tahun. (dan juga kenapa puasa 'arofah punya nilai lebih daripada puasa 'asyuro yang notabene 
puasa 'asyuro memiliki beberapa kelebihan menyangkut kisah para Nabi) karena kelebihan (pada 
diri para Nabi) tidak menuntut (berimplikasi) kepada kefadilahan (yang bisa mengalahkan 
kefadilahan Nabi Muhammad SAW). Wallaahu a'lam. 

Sumber : www.piss-ktb.com/2012/02/757-puasa-puasa-asyura.html 


2 Mas Hamzah 
Dari “Abdullah bin Abbas radhiyallahu “anhuma berkata 


SB Alka p3n 189 #IglB LS BB Lo :JB alas A37 Lao Sega S5 anal dug le dll oo ll 3 
dolusu Salg do «Sip Saw IR) GsI Ll» JB Saw GO dol3 ADS Lo Jnsl aa su Ul KSM AG 


“Nabi shallallalhu “alaihi wa salam tiba di Madinah, maka beliau melihat orang-orang Yahudi 
berpuasa hari “Asyura. Beliau bertanya kepada mereka: “Ada apa ini?” Mereka menjawab, “Ini 
adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Maka 
Nabi Musa berpuasa pada hari ini.” Nabi shallallalhu “alaihi wa salam bersabda, “Saya lebih layak 
dengan nabi Musa dibandingkan kalian.”"Maka beliau berpuasa “Asyura dan memerintahkan para 
shahabat untuk berpuasa 'Asyura.” (H.R. Bukhari dan Muslim). 


Dari Aisyah radiyallahu “anha berkata: 


dusall 238 La Lang2g ala WE Al al Wil Jar) 563 SDI 93 Ja 33 Angs lo gaule Ay LB 
AS lis (03 dolan Elia G3 cal ale Aga ISI Ulsn5 USM lala doluoy 3213 doc 


“Kaum musyrik @uraisy mengerjakan puasa pada hari “Asyura sejak zaman jahiliyah. Demikian 
pula Rasulullah shallallahu “alaihi wa salam mengerjakan puasa “Asyura.Ketika beliau tiba di 
Madinah, maka beliau berpuasa 'Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. 
Kemudian ketika puasa Ramadhan diwajibkan, beliau meninggalkan puasa hari “Asyura. Maka 
barangsiapa ingin, ia boleh berpuasa “Asyura. Dan barangsiapa ingin, ia boleh tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2292 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berpuasa.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
- kitab fathul bary sarah shoheh bukhory 


olao - AU Jay 20123 « pad ulS KuA0 0 £ sii Jl do915 HA Uadiiuy IgilS Liu 3 Jel : sub ll JB 
43 JB ul ale doko BJ US le RN 9d LS aed Falg@dl SY 3G Ul Jatisu - akug ale dll , 
LoS d 9gal) Dim AIA NG! Jl dls Jaisi dolucu s0l9 dolwg 2s OS 90 gn DI » 9gall 3599 s2 lal 
alis JB dogudy US UB « lagu sll Away Al Jls JS leg . eh 4£ Joibug « apik Jliuub pgalliual « 
Ac Ay al loud JUSII Jis dt8l90 A3 Sy SI SJ 38 dl yg . 


al gurtuby berkata : " mungkin orang-orang gurays dulu menyandarkan puasanya kpada syare'at 
nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim sedangkan puasanya Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
bisa jadi karena kecocokan kepada mereka sebagaimana dalam masalah haji, atau karena Allah 
mengizini beliau untuk berpuasa karena itu termasuk pekerjaan yang baik, ketika beliau hijrah dan 
menemukan orang-orang yahudi berpuasa asyuro' kemudian beliau bertanya dan memerintahkan 
untuk berpuasa maka bisa jadi hal tsb tujuannya untuk meluluhkan hatinya orang-orang yahudi 
sebagaimana Nabi meluluhkan hati mereka dalam masalah kiblat mereka, dan bisa jadi karena hal 
lainnya.intinya, Nabi shollallohu alaihi wasallam berpuasa hari asyuro' BUKAN sebab dimulai oleh 
yahudi dan guraisy, karna sebelumnya nabi sudah berpuasa asyuro dan waktu itu adalah waktu 
disukainya mencocoki ahlul kitab dalam hal-hal yang tidak dilarang”. Walohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 


clao UI Igawy JB Alai cl Lala « GalBLJI 99 Yin 3 Ao gaoi lagu el) gal ay US | : UB kilo yc3 
ade Ugamo lgil 993 Cm NI uc Ulgall ( lola ) alam Ol9) | SJ eLis yag aio elu yo : alug le All 
33 ISS 9 Ulariwil SSL Siji es "ji yo) LA lada " : J9 4 Cndl NI y le02 Ula SL : 


Cobsl ski og alo el was). 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-40388&idto-4039&bk no-148&1D-2653 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/977629745593167/ 
www.fb.com/notes/984952098194265 


1532. Puasa Rajab Menurut Ulama Madzahib al-Arba'ah 
Oleh Kang As'ad 


Setelah membaca beberapa artikel yang mudah ditemui pada banyak link di internet yang 
menyatakan bahwsanya puasa pada bulan Rajab tidak ada dasarnya, kami tergerak untuk 
melacak pendapat para ulama di kalangan madzahib al-Arba'ah yang note bene mereka adaah 
orang sholih dan lebih mengerti tentang syariat. Dan ternyata setelah kami lacak, para ulama di 
kalangan madzahib menyatkan bahwasanya puasa pada bulan Rjab adalah sunnah, kecuali para 
ulama dari kalangan madzhab Habilah yang menyatakan bahwa puasa satu bulan penuh pada 
bulan Rajab adalah makruh, meskipun kemakruhannya bisa dihilangkangkan dengan cara tertentu 
Aja keterangan yang akan kami sampaikan di bawah. 


Sad Irallas pai sai 23 pa ie Aan Aa 


.. #8. 


Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas Sulsii dalam eiapan Allah di 


www.islamuna.info 


PUASA | 2293 ) 


waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) 
agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan 
perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, 
dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (at-Taubah: 36) 


Di dalam menafsiri ayat ini syaikh Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadits yang menyatkan 
bahwa Ayshur al-Hurum adalah: bulan Dzul @a'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Hadits 
tersebut adalah: 


kim 3 Kala pelan y Ale Ab elo al of BK aloe Kota op ML Uye tep yal Uye jasa Uno pai AYI Jl 
93 yaa (ADE ce) Aaj Lan OA 2 ad PIN Oya SI Gl Oa dita Jaksa A8 Ola O| VI 2s 
4/144 PS ogah mami "Oky Solar uu SAI adan Mana CA (kom 399 Seal 

Malikiyyah 


Para ulama madzhab Malikiyyah menyatakan bahwasanya melakukan puasa di bulan Rajab 
adalah merupakan salah satu macam puasa yang disunnahkan. Ibarot yang menyatakan seperti 
itu adalah : 


Ag anna AI os! Jl yag CPI Ai Gya2 Lematang Mi 1 Gang (Ola) Kanyy pal) 1 Katak pall delay yA 
MEI ye ed. 
DIAN jas Ie PAN C3 
Aan Jatadl CI HA pg mey ey be pang Ole) Kay elo yeble pa pe, NIS dah Ka penah Jill 
BI AN Ta Hah ul bah el 
2) 272: DAOT Seda La tmn YA RR 
kmdaly Salad! yi Kan pak Uelatai y Ang) PB Rap NIS) (Ola enyy PAI) ae Ll 
Hanafiyyah 


Ulama madzhab Hanafiyyah juga menyatakan bahwasanya puasa Rajab adalah sunnah. 
Ibarohnya adalah: 


1/202 ddudl 3) sy yale Snab) Ulas Bagi II, Pa) PP gd, CI Saad Uji ( es elu up LIA) 
Syafi'iyyah 


Ulama madzhab Syafi'iyyah juga menyatakan bahwasanya puasa di bulan Rajab adalah 
disunnahkan. Ibarot yang menyatakan demikian adalah: 


JB, AI Lalai, , Keong pay Amal j3) Bad 33 Cody, KAI AYI aya out pall yag 1 Lulouol JL 

bb Okta) Ang pal Judi h Ulas dil el Of 0 lia (SAI Ba al Cdi ale lag, ory Uelaai 1 pdl 3 Ibu 
6/439 HAN 3 em! Adi Ai 

1/433 JUAN al enyg Kay Tomb 151 Salat! 33 (Ab) MI Oli) Ang (amal 43 Jadi, 
(II ji Olla) dag pel Jail ) pelan pd ppi Leldily, GA BNI Ola) Ang pena 2 yebl Just 
Olab Gede Fl ENI Je Alias oya IN ya brg pi. 

2/187 ke! (gan 

PI ABI Ula Alah ya Sa Sya Long Keong pop Lesi pb ABI Ola) dau mal pad Jail Ol let 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2294 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulas & el yinYI oalsy Led. 

3/211 gan 44 

Di dalam kitab al-Hawi Li al-Fatawa imam as-Suyuti menjelaskan tentang derajat hadits yang 
menyatakan tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Beliau menjelaskan bahwasanya hadits- 


hadits tersebut bukan berstatus maudlu' (palsu) tetapi hanya berstatus dlaif yang sehingga boleh 
diriwayatkan dalam rangka untuk fadhailul a'mal. 


ca Jamal ya Ce ab ya Urat OA ny Ad Jin LA Aadel  OJ pelan dal Ab Uda Al Iyan JB oil Lon — Ula 
Gee pl AE oya lp ya pelag dala AI Ca dl Jaan JB ai Ceng Cg 3 ya db oli Lan) uya La elo 
DS Laga ay ya pl oya palang dala AI la AI Sgary JB Geet upah Canon Cia Hilang Sole Ad AS Cemal y Aradely 
pe oya Alas Aid la ad ma pol AS Ata pln yag Ranah apada gal 0 CE pul Raga Ain pp yag yet plaS 
aga ka Kenang — Algdel ARA Tesasall Um BA Lag Ayi ya Legal oa Ja Colin Ailign Edy ala Beban Ata 
pena SUS 3 Ole sil Fendi ad don 3 JI ena UP, Jala Gayo JA SI Tie end ya Aja Tega y, 
Segar ln 3 Bi ya Gaia 3 add PAT oil BS JB Ray p ektadly — ab! 3 LAYS — ora Ualy plan 
233 Abg adas dd Th GS Rela dn Cg) Ab Selan NI BU yha 
Cia Bole Iaih Leniam Gb ya Way serai gal alba dor peta GI Label Lay Lead IS Any Ol all 3 sal, 
Dita! dor pet SI Ega UP Legand ya Kn Sad ya Jital Caydd Inah 9 Gyanonl dar 2g dadi yhg 1 mo Cal JL 
Op HI Sel og SAN Ul) Leo 0 ye in BII oa Y aiap And dy Eh dy onby SUS Jilas 
A3 @olinah odekad) Lg EV Ulap USU Abg, diamon yh Oekian Bona Linrap Y Lab USU A3 dong oya Lo ya2oe 1 Lagas Lagis 
LIA le Bia PUS Ip bg pi ya bi. 
1/339 jp sama yA 15 

Hanabilah 


Para ulama madzhab Habilah menyatakan bahwsanya menyendirikan berpuasa di bulan Rajab 
secara keseluruhan (satu bulan penuh) adalah makruh meskipun terdapat pendapat lain (giil) yang 
menyatakan sunnah. Apabila menyela-nyelaninya dengan tidak puasa meski dengan satu hari 
atau dengan mengirinya dengan puasa pada bulan sebelum Rajab maka hukum kemakruhannya 
adalah hilang. 


Jt JB LS dagang Y La yaip , Lab jl Laga dh jail, Jen dal Olga JB. pal Ky AL OS 1 uas : 
3/53 (gAN GRASI LOL Ada Yg Ad letih, USU aa daya DB Vig, dalo Zinadl ppag OS ya 

OS al pa ye Aa San AAN JG, 30 ala day as Us alay aU Ja Ji talk any OAT 0 SU 1 Jah 

Ubi al Laga NY dagang 1 JB ale oa, daya da nias. 

3/118 ia HN 

CE Sg BAN Il ja ya yAY ain HS ig, IlowPI Alay, Ci Ia. ( ppalb Kenyal oU) 
PANAS at Snaki (DS peda 1 Aa hat Kal S noda aldy 1 PAI 3 JB. eneng ol KAI al 
P9 ng ya ih AAL SI Jap 1 laa. OA GD Ad lai Y 1 Ami JB LA Pj Y pue yag. enak La, 
pe Ieostual Olesi ET SA pi BJB AS Abd Op 3 Amel Gb Re ya ET AA pm, Lg 
MY Go Io emtuly . Ulah Ka) 

CI MEI 3 Ami S5 LA Alb yag, AS Olerdy pel II aya2 Kanutag 1 TalddI Cold LS 3 SI ul JB, 


www.islamuna.info 


PUASA | 2295 | 


BE Ju or Sada Ola po SNI Klg Snail Ay Ulas UST: JB), ennia G pjg 
Hy Yaa LES jeda Lo SU Jd, Oladiy Kang papa uan 3 Jd Pj only dani sada G1 all. 
3/346 Say 3 gas AN Ju 

Hadits-hadits yang menunjukkan sunnahnya puasa Rajab di antaranya adalah: 
Om 2 edi Jika pd WUS JB Olah oya panai La ye ya Lt pai BP AI Syany 1 CAB JB Aaj or Rel ye 
Ola yg Kr) 
4/201 (Ska giaa 
b JUS data dll Lk Ay Tian Ang Ob Gilas & elang Ale AI lap AI yag S1 Al Upon JI Ugal ye BALI In ye 
Ula CAST LA JB ARA game LS Ab) Spb Lab JB JII ole Lor SAI AAN UT JB if yag JB UNA Iya) 
OP 995 JB pb JS oya Lagay meal sei oo JUL enda) pekag dale Al ae Al Say J3 SS) Asa Ja VI 
IEy BA AB aa BAG AH aa ae BA KA ya eno JB Go JB pet RE eno IU Gay JB Oren me JI 
belut £ Lens BII All 
21322 2 9 gl ui 
End Jai Go SBS pel JUS) tele Gs OS SY Sab on HA PE ab dag ade dl ed. 
Alas? Uganin pad Ale Gia da LL 
61439 pam 3 Sg! ALYI JL 


1926. PUASA AROFAH DAN TARWIYAH BESERTA 
FADHILAHNYA 

PERTANYAAN : 

ImankepadaAlloh TheBlues Ctid 

Assalamu,alaikum...Tolong dijawab ea..?? Keterangan puasa ngarofah # tarwiyah apa..?? 
JAWABAN : 

2 Alif Jum'an Azend 

Walaikumussalam..Puasa Sunat Terbagi Menjadi 3 Macam : 


Tahunan (berulang dengan berulangnya tahun), yaitu puasa “Arofah, “Asyuro, Tasyu'a dan 6 

harinya bulan Syawal. Bulanan (berulang dengan berulangnya bulan), yaitu puasa hari-hari putih 

(ayyamul bid) tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan. Mingguan (berulang dengan berulangnya minggu), 

yaitu puasa hari Senin dan Kamis. 

n Puasa “Arofah (9 Dzulhijjah) disunatkan bagi selain orang yang sedang berhaji dan musafir. Bagi 
orang yang sedang berhaji disunatkan tidak berpuasa pada hari 'Arofah. 

" Puasa “Asyuro (10 Muharrom) disunatkan disambung dengan puasa Tasyu'a (9 Muharrom) 
untuk membedakan diri dari kaum yahudi. 

n Puasa 6 harinya bulan Syawal diutamakan disambung langsung setelah hari “led ( tanggal 2 - 
1 ) dan berturut-turut. 

" Puasa genap setahun penuh selain dua hari raya id dan hari-hari Tasyrig itu hukumnya boleh 
bagi orang yang tidak mendapat madhorot (bahaya) dengan puasa itu 

" Puasa ndawud, sehari puasa sehari tidak (meniru nabi Dawud) disunatkan berdasarkan riwayat 
sabda nabi saw “sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku, Dawud”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2296 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Puasa Tarwiyah dan Arafah | NUonline. 26/12/2006 J 


PUASA ARAFAH adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Arafah yakni tanggal 9 
Dzulhijah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah haji. 
Adapun teknis pelaksanaannya mirip dengan puasa-puasa lainnya. 


Keutamaan puasa Arafah ini seperti diriwayatkan dari Abu @atadah Rahimahullah. Rasulullah 
SAW bersabda : 


Rasa Aina JG el) yebile pya pny Aaiianny Kn Uni ASI 3, pu pp 


Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun yang telah lepas dan akan datang, dan 
puasa Assyura (tanggal 10 Muharram) menghapuskan dosa setahun yang lepas. (HR. Muslim) 


Sementara puasa Tarwiyah dilaksanakan pada hari Tarwiyah yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini 
didasarkan pada satu redaksi hadits yang artinya bahwa Puasa pada hari Tarwiyah 
menghapuskan dosa satu tahun, dan puasa pada hari Arafah menghapuskan (dosa) dua tahun. 
Dikatakan hadits ini dloifikurang kuat riwayatnya) namun para ulama memperbolehkan 
mengamalkan hadits yang dloif sekalipun sebatas hadits itu diamalkan dalam kerangka fadla'ilul 
a'mal (untuk memperoleh keutamaan), dan hadits yang dimaksud tidak berkaitan dengan masalah 
agidah dan hukum. 


Lagi pula hari-hari pada sepersepuluh bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Abnu 
Abbas r.a meriwayatkan Rasulullah s.a.w bersabda: 


Yg 1JB SI Joe BSA Va Il Syaay L AB padi alif came ALI oa uya dl IP Le Ebi Jaa! ee ae 
2gb S3 ya gerai Ab Alay damdag mp Jera VII Jawa Glee 


Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah SWT, dari pada perbuatan baik yang dilakukan 
pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya : Ya Rasulullah! walaupun 
jihad di jalan Allah? Sabda Rasulullah: Walau jihad pada jalan Allah kecuali seorang lelaki yang 
keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian tidak kembali selama-lamanya (menjadi 
syahid). (HR Bukhari) 


Puasa Arafah dan tarwiyah sangat dianjurkan untuk turut merasakan nikmat yang sedang 
dirasakan oleh para jemaah haji sedang menjalankan ibadah di tanah suci. 


Sebagai catatan, jika terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah antara pemerintah 
Arab Saudi dan Indonesia seperti terjadi pada tahun ini (Dzulhijjah 1427 H), dimana Saudi 
menetapkan Awal Dzulhijjah pada hari Kamis (21 Desember 2006) dan Indonesia menetapkan 
hari Jum'at (22 Desember 2006) maka untuk umat Islam Indonesia melaksanakan puasa Arafah 
dan Tarwiyah sesuai dengan ketetapan pemerintah setempat, yakni tanggal 8-9 Dzulhijjah (29-30 
Desember 2006). Ini didasarkan pada perbedaan posisi geografis semata. 


Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama, dan yang dipilih Allah 
untuk diri-Nya. Disebutkan dalam hadist @udsi: Puasa ini adalah untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan 
membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata- 
mata karena Aku. 


Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah 
seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan 
puasanya itu dari api neraka selama tujuh puluh tahun.(HR Bukhari Muslim). (““Anam) 


Fadhilah Puasa Arafah | NUonline. 02/12/2008 J 


www.islamuna.info 


PUASA | 2297 


Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Arafah yakni tanggal 9 bulan 
Dzulhijah pada kalender Islam @amariyah/Hijriyah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi kaum 
Muslimin yang tidak menjalankan ibadah haji. 


Kesunnahan puasa Arafah tidak didasarkan adanya wukuf di Arafah oleh jamaah haji, tetapi 
karena datangnya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka bisa jadi hari Arafah di Indonesia tidak 
sama dengan di Saudi Arabia yang hanya berlainan waktu 4-5 jam. Ini tentu berbeda dengan 
kelompok umat Islam yang menghendaki adanya 'rukyat global', atau kelompok yang ingin 
mendirikan khilafah islamiyah, dimana penanggalan Islam disamaratakan seluruh dunia, dan 
Saudi Arabia menjadi acuan utamanya. 


Keinginan menyamaratakan penanggalan Islam itu sangat bagus dalam rangka menyatukan hari 
raya umat Islam, namun menurut ahli falak, keinginan ini tidak sesuai dengan kehendak alam atau 
prinsip-prinsip keilmuan. Rukyatul hilal atau observasi bulan sabit yang dilakukan untuk 
menentukan awal bulan Gamariyah atau Hijriyah berlaku secara nasional, yakni rukyat yang 
diselenggarakan di dalam negeri masing-masing dan berlaku satu wilayah hukum. Ini juga 
berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW sendiri. (Lebih lanjut tentang hal ini silakan klik di 
rubrik Syari'ah dan Iptek) 


Penentuan hari arafah itu juga ditegaskan dalam Bahtsul Masa'il Diniyah Maudluiyyah pada 
Muktamar Nahdlatul Ulama XXX di Pondok Pesantren Lirboyo, akhir 1999. Ditegaskan bahwa 
yaumu arafah atau hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan kalender negara setempat 
yang berdasarkan pada rukyatul hilal. 


Adapun tentang fadhilah atau keutamaan berpuasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah didasarkan 
pada hadits berikut ini: 


denok Aan JASA Sl) yee p yany Aekionny Renda Uaatina ASI BS pe Oya 
Puasa hari Arafah menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dan puasa 


Asyura (10 Muharram) menebus dosa setahun yang telah lewat. (HR Ahmad, Muslim dan Abu 
Daud dari Abi @otadah) 


Para ulama menambahkan adanya kesunnahan puasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada hari 
Tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini didasarkan pada satu redaksi hadits lain, bahwa 
Puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa satu tahun, dan puasa pada hari Arafah 
menghapuskan (dosa) dua tahun. Dikatakan bahwa hadits ini dloif (tidak kuat riwayatnya) namun 
para ulama memperbolehkan mengamalkan hadits yang dloif sekalipun sebatas hadits itu 
diamalkan dalam kerangka fadla'ilul a'mal (untuk memperoleh keutamaan), dan hadits yang 
dimaksud tidak berkaitan dengan masalah agidah dan hukum. 


Selain itu, memang pada hari-hari pada sepersepuluh bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang 

istimewa untuk menjalankan ibadah seperti puasa. Abnu Abbas RA meriwayatkan Rasulullah 
SAW bersabda: 

Up HOW SI Jndn  Alandi CIA Ja UNJ ea pb Latng AI oki ja BI II AA ai li Ja Ai ap 

Pub An da YA 

Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah SWT, 

dari pada perbuatan baik yang dilakukan pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para 


sahabat bertanya: Ya Rasulallah, walaupun jihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda: Walau jihad 
pada jalan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2298 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak kembali selama-lamanya atau menjadi syahid.(HR Bukhari) 


Puasa Arafah dan Tarwiyah sangat dianjurkan bagi yang tidak menjalankan ibadah haji di tanah 
suci. Adapun teknis pelaksanaannya mirip dengan puasa Ramadhan. 


Bagi kaum Muslimin yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan juga disarankan untuk 
mengerjakannya pada hari Arafah ini, atau hari-hari lain yang disunnahkan untuk berpuasa. Maka 
ia akan mendapatkan dua pahala sekaligus, yakni pahala puasa wajib (yadha puasa Ramadhan) 
dan pahala puasa sunnah. Demikian ini seperti pernah dibahas dalam Muktamar NU X di 
Surakarta tahun 1935, dengan mengutip fatwa dari kitab Fatawa al-Kubra pada bab tentang 
puasa: 

ale Ud Jam 4 dea Uje 3D) ji aa al bb ayah Jai Of laa 
Diketahui bahwa bagi orang yang ingin berniat puasa sunnah, lebih baik ia juga berniat melakukan 
puasa wajib jika memang ia mempunyai tanggungan puasa, tapi jika ia tidak mempunyai 
tanggungan (atau jika ia ragu-ragu apakah punya tanggungan atau tidak) ia cukup berniat puasa 
sunnah saja, maka ia akan memperoleh apa yang diniatkannya. (A Khoirul Anam). Wallaahu 
A'laamu Bis Showaab. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/481135285242618/ 
4568. PUASA AROFAH MENGHAPUS DOSA-DOSA KECIL 
? 


PERTANYAAN : 


2 Moch Ifdol R 
Assalamualaikum. Mau nanya ustadz , 


Jl 48 5S nga HAL GS Ji Ala aula Adil sal All Jaw ay ai Al s3) SL tsb gal je 
Jaan 019). B3WJI9 tml! dual 3 


yang dimaksud dalam hadist tersebut tentang masalah puasa arofah menghapus dosa 1 tahun 
yang sudah lewat & yang akan datang itu dosa kecil saja apa juga termasuk dosa besar ? Syukron 
katsir atas jawabannya . 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, jika tidak punya 
maka diharapkan bisa meringankan dosa besar, jika tidak punya maka untuk mengangkat derajat. 
Wallohu a'lam bis showab. 

- kitab syarah nawawi ala muslim : 


(oa gadi Finally «Ab ll dina 1 Ul Al ade Kail BC A9y plus) ! alus le All Kalo ds 
lal yi 93 IS Ji lu Gamg 4 silewall Lag SL gdlg : IS: Liku 93 das LIS LS) ! oliso 
Ob TR) SJ UB «LSI yo Las say Silo SI Jul ul Jlid L 559 « suogl . 


LINK DISKUSI : 


www.islamuna.info 


PUASA | 2299 | 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/1069538769735597/ 


2010. PUASA SEPULUH HARI PERTAMA BULAN 
DZULHIJJAH 
PERTANYAAN : 
Jaka Sableng 
Maaf, ada dokument tentang puasa 10 hari pertama bulan dzulhijjah nggak.? 
JAWABAN : 
Abdullah Afif 
Sependek pengetahuan saya, tidak ada hadits yang secara khusus menerangkan keutamaan 
puasa tanggal satu Dzul Hijjah..... Yang ada adalah hadits yang menerangkan keutamaan puasa 
dihari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam kitab I'anah diterangkan 2/266, syamilah: 

aa Ge la iba Ao GS 

AN 

Ucapan Mushannif ' karena ada khabar yang shahih didalam delapan". Maksudnya berpuasa pada 
hari delapan bersama puasa hari Arafah. Hal itu karena adanya khabar (hadits) bahwasanya 
Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: 

aa AA la GA iba Ae GI 

AN 

MAA MIN AYAAMIN AHABBA ILALLAAHI AN YUTA'ABBADA LAHUU FIIHAA MIN 'ASYRI DZIL 
HIJJAH YA'DILU SHIYAAMU KULLI YAUMIN MINHAA BISHIYAAMI SANATIN WA @IYAAMU 
KULLI LALLATIN MINHAA BI@IYAAMI LAILATIL @ADRI. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah 
sukai untuk beribadah selain sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, satu hari berpuasa 


didalamnya setara dengan setahun berpuasa, satu malam mendirikan shalat malam setara 
dengan shalat pada malam Lailatul Gadar 


Catatan : Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Tirimidzi dalam kitab Sunannya (juz | halaman 
131, hadits nomor 758). Berikut sanad dan matannya : 
AP aa Bapa Il OP Lema G1 Hn Bl Speed at ah OP Jeely 1 Sgrna Ui 3 mad BU 1 al Bao 
UI JS plg ine plonas Upin pg JS pke Jaka Ronde G3 Soya Upah Any OLI IP Ca el oya La JB peluy ade Al 
SAI ALI pliy Lgin 
Sumber: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-568ID-1360 
Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/485538768135603/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2300 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2294. HARUSKAH ISTRI IZIN PUASA SUNAH SAAT SUAMI 
DI LUAR KOTA 

PERTANYAAN : 

Huurul Aini Addaroin 


Assalamu'alaikum, jika seorang istri ingin menjalankan puasa sunah, apakah harus meminta izin 
suaminya yang sedang di luar kota ? suwun 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Bila suaminya berada di luar kota maka seorang istri boleh puasa sunah walawpun tanpa idzin 
dari suami. : 
OLS Vip Us petai jr Ea Tila Lol le al d3 VI ol Long Lan ya el Jl Leles pai Ul Ry de pb) 
OI Jay Was Ae SENI OA SIS BLU Ef Lang aa 3 Sel IS bi ya il ajh 
BNAAIS Lengan Aini Ra Al pang Aina Ol yaU URY el blog 33 pg pa BIL made CAS YUS Al GEN pal 
Isl oa Les aa Ol Wale pr Pj Ueg IBI 3 El GP Leena JP) dlede AYI) Lag Lena Tea JG 
LIL OS ISP Lo Abd Se TA Wale ID le SBY am day slalu ol Ia oa Il Ole 
YINVY oU! Tile| S3 DL S3 Upale p 4 YG Las 
fokus : 
SL DG SUS Upale P4 YG Uas LL OS BI LI Be TP 
PELENGKAP : 
2 Kakek Jhosy 
AL YA 2 Ran SI Ang As yan gl 
YP 6 AAL Ulang LAI nat Y" melay tele AI un Gal Ji "Leo OS YI Leglas panai Of Bl all aa OT de sledall Gal 
Id SE PB ai Gb «sh 
dad | gaao Anal OTO Y 6 adah Ai Rat pall dal SU € elgkilI ) yen Jis Raul pa Tana Leena OSI aa BIA Lo jp 
Uenia OP YP 0 AS) onde Layan Lali Jl ya ian g eh pete BI AS daya) YUL UI cap) Ka 
Kesimpulanya : Kesepakatan ulama fugoha' tidak boleh berpuasa tathawu' bagi perempuan tanpa 


izin suaminya, karena nabi bersabda : Tidak boleh seorang wanita berpuasa selain puasa 
Ramadhan sedangkan suaminya sedang ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya 


Jika seorang wanita menjalankan puasa (selain puasa Ramadhan) tanpa izin suaminya, puasanya 
tetap sah, namun ia telah melakukan keharaman. Demikian pendapat mayoritas fugoha. Ulama 
Hanafiyah menganggapnya makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah menyatakan seperti itu haram jika 
puasanya berulang kali. Akan tetapi jika puasanya tidak berulang kali (artinya, memiliki batasan 
waktu tertentu) seperti puasa “Arofah, puasa “Asyura, puasa enam hari di bulan Syawal, maka 
boleh dilakukan tanpa izin suami, kecuali jika memang suami melarangnya. Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/567056069983872 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2301 ) 


F0027. Puasa Dan Keutamaan Rajab 


Oleh Yusuf Suharto!" 


Bulan Rajab adalah bulan ke tujuh dari bulan hijriah (penanggalan Arab dan Islam). Peristiwa Isra 
Mi'raj Nabi Muhammad shalallah “alaih wasallam untuk menerima perintah salat lima waktu 
diyakini terjadi pada 27 Rajab ini. Bulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram atau 
muharram yang artinya bulan yang dimuliakan. Dalam tradisi Islam dikenal ada empat bulan 
haram, ketiganya secara berurutan adalah: Dzulga'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan 
yang tersendiri, Rajab. 


Dinamakan bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut orang Islam dilarang mengadakan 
peperangan. Tentang bulan-bulan ini, Al-Guran menjelaskan : “ Sesungguhnya bilangan bulan 
pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit 
dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah 
kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu 
semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya 
Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” 


Hukum Puasa Rajab 


Ditulis oleh al-Syaukani, dalam Nailul Authar, bahwa Ibnu Subki meriwayatkan dari Muhammad 
bin Manshur al-Sam'ani yang mengatakan bahwa tak ada hadis yang kuat yang menunjukkan 
kesunahan puasa Rajab secara khusus. Disebutkan juga bahwa Ibnu Umar memakruhkan puasa 
Rajab, sebagaimana Abu Bakar al-Tarthusi yang mengatakan bahwa puasa Rajab adalah makruh, 
karena tidak ada dalil yang kuat. 


Namun demikian, sesuai pendapat al-Syaukani, bila semua hadis yang secara khusus 
menunjukkan keutamaan bulan Rajab dan disunahkan puasa di dalamnya kurang kuat dijadikan 
landasan, maka hadis-hadis Nabi yang menganjurkan atau memerintahkan berpuasa dalam bulan- 
bulan haram (Dzulga'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu cukup menjadi hujjah atau 
landasan. Di samping itu, karena juga tidak ada dalil yang kuat yang memakruhkan puasa di bulan 
Rajab. 


Diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah, Rasulullah bersabda "Puasalah pada bulan-bulan haram 
(mulia)." (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadis lainnya adalah riwayat al-Nasa'i 
dan Abu Dawud (dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah): "Usamah berkata pada Nabi Muhammad 
Saw, Wahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang Rasul 
lakukan dalam bulan Sya'ban. Rasul menjawab: 'Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan 
Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang." 


Menurut al-Syaukani dalam Nailul Authar, dalam bahasan puasa sunnah, ungkapan Nabi, "Bulan 
Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan kebanyakan orang" itu secara 
implisit menunjukkan bahwa bulan Rajab juga disunnahkan melakukan puasa di dalamnya. 


Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih imam Muslim. 
Bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling 
utama setelah puasa Ramadan. Nabi bersabda : “Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah 
puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulga'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab). 


Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din menyatakan bahwa kesunnahan berpuasa menjadi lebih kuat 
jika dilaksanakan pada hari-hari utama (al-ayyam al-fadhilah). Hari- hari utama ini dapat ditemukan 
pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini Al-Ghazali menyatakan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2302 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahwa Rajab terkategori al-asyhur al-fadhilah di samping dzulhijjah, muharram dan sya'ban. Rajab 
juga terkategori al-asyhur al-hurum di samping dzulga'dah, dzul hijjah, dan muharram. 


Disebutkan dalam Kifayah al-Akhyar, bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah 
Ramadan adalah bulan- bulan haram yaitu dzulga'dah, dzul hijjah, rajab dan muharram. Di antara 
keempat bulan itu yang paling utama untuk puasa adalah bulan al-muharram, kemudian Sya'ban. 
Namun menurut Syaikh Al-Rayani, bulan puasa yang utama setelah al-Muharram adalah Rajab. 


Terkait hukum puasa dan ibadah pada Rajab, Imam Al-Nawawi menyatakan “Memang benar tidak 
satupun ditemukan hadits shahih mengenai puasa Rajab, namun telah jelas dan shahih riwayat 
bahwa Rasul saw menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan haram, dan Rajab adalah 
salah satu dari bulan haram, maka selama tak ada pelarangan khusus puasa dan ibadah di bulan 
Rajab, maka tak ada satu kekuatan untuk melarang puasa Rajab dan ibadah lainnya di bulan 
Rajab” (Syarh Nawawi 'ala Shahih Muslim). 


Hadis Keutamaan Rajab 


Berikut beberapa hadis yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab : 
Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah shalallahu “alahi wassalam memasuki bulan Rajab beliau 
berdo'a: Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya'ban, dan sampaikanlah kami 
kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik). 


"Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila 
puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan 
untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan." 


Riwayat al-Thabarani dari Sa'id bin Rasyid: “Barangsiapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia 
laksana berpuasa setahun, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka 
jahanam, bila puasa 8 hari dibukakan untuknya 8 pintu surga, bila puasa 10 hari, Allah akan 
mengabulkan semua permintaannya....." 


"Sesungguhnya di surga terdapat sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih daripada susu 
dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan 
dikaruniai minum dari sungai tersebut". 


Riwayat (secara mursal) Abul Fath dari al-Hasan, Nabi Muhammad Saw bersabda: "Rajab itu 
bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku." 


Sabda Rasulullah SAW lagi : “Pada malam mi'raj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih 
manis dari madu, lebih sejuk dari air batu dan lebih harum dari minyak wangi, lalu saya bertanya 
pada Jibril a.s.: “Wahai Jibril untuk siapakan sungai ini ?'Maka berkata Jibrilb a.s.: “Ya Muhammad 
sungai ini adalah untuk orang yang membaca salawat untuk engkau di bulan Rajab ini”. 


Mengamalkan Hadis Daif Rajab 


Ditegaskan oleh Imam Suyuthi dalam kitab al-Haawi lil Fataawi bahwa hadis-hadis tentang 
keutamaan dan kekhususan puasa Rajab tersebut terkategori dha'if (lemah atau kurang kuat). 


Namun dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah sebagaimana biasa diamalkan para ulama 
generasi salaf yang saleh telah bersepakat mengamalkan hadis dha'if dalam konteks fada'il al- 
a'mal (amal- amal utama). 


Syaikhul Islam al-Imam al-Hafidz al- Iragi dalam al-Tabshirah wa al- tadzkirah mengatakan : 
“Adapun hadis dha'if yang tidak maudhu' (palsu), maka para ulama telah memperbolehkan 
mempermudah dalam sanad dan periwayatannya tanpa menjelaskan kedha'ifannya, apabila hadis 


www.islamuna.info 


PUASA | 2303 


itu tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, akan tetapi berkaitan dengan targhib (motivasi 
ibadah) dan tarhib (peringatan) seperti nasehat, kisah-kisah, fadha'il al-a'mal dan lain- lain.” 


(1) Guru PAI SMPN 3 Peterongan dan Dosen FAI Univ. Darul Ulum Jombang. Sumber : 
www.fb.com/notes/pesantren-virtual/puasa-dan-keutamaan-rajab/101502392084 76014 


F0095. PUASA SUNNAH 6 Hari Bulan SYAWAL 


Oleh Masaji Antoro 
ALAN Kali Ab po UV Ah (ea Aly JA eka DS Sip aya Lian AAS pa Dan) po ja plang dala AI elo JL 
Jala na ca Lai Btn Ju A3 Su tia Pi ATP J8, LI ola pap Oleutul 3 (tail yag daloy Aa, 
an IA IA Y dead Si ISI mar ml memuall End Ill dai yag ALA Jloy A12 3 olea VE 0 KA NU Lea yag lal 
Jis!) Closet JB Ka yaah! pegal ya LA pe ola pebley R3, yang Yaktiy gong obat J3 baby Was jl RT Ga 
ba dai dil Bakag MY agak! Alas Kalam opelal Jl las Jill ye laa ji B3 UG Jai! ay is Al pia Anal puas Ol 
DIA elor A89 ya yea Retaadly yet Beban Ola Ultah pday Aimbl OY jadi alaas SUS OS CI) ella JB ly uya 
an Jal JB Wasl jer #L Tia JB jg Temu (Ily ya Lina) pel y Ale AI ale Ajiy Fla DUS Gpp Cal 
bang Lai Lao IU) 
Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan 


lalu menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti ia 
berpuasa selama satu tahun." (HR. Muslim). 


Dalil ini yang dibuat pijakan kuat madzhab syafi'i, Ahmad Bin Hanbal dan Abu Daud tentang 
kesunahan menjalankan puasa 6 hari dibulan syawal, sedang Abu Hanifah memakruhkan 
menjalaninya dengan argument agar tidak memberi prasangka akan wajibnya puasa tersebut.... 


Para pengikut kalangan Syafi'i menilai yang lebih utama menjalaninya berurutan secara terus- 
menerus (mulai hari kedua syawal) namun andaikan dilakukan dengan dipisah-pisah atau 
dilakukan diakhir bulan syawal pun juga masih mendapatkan keutamaan sebagaimana hadits 
diatas. 


Ulama berkata “alasan menyamainya puasa setahun penuh berdasarkan bahwa satu kebaikan 
menyamai sepuluh kebaikan, dengan demikian bulan ramadhan menyamai sepuluh bulan lain (1 
bulan x 10 - 10 bulan) dan 6 hari di bulan syawal menyamai dua bulan lainnya (6 x 10 - 60 - 2 
bulan). | Syarh nawaawi 'ala Muslim VII1/56 J. 


PUASA SYAWAL Bersamaan ADHA PUASA 


Diperbolehkan menggabung niat puasa 6 hari bulan syawal dengan gadha ramadhan menurut 
Imam Romli dan keduanya mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Abu Makhromah tidak 
mendapatkan pahala keduanya bahkan tidak sah. 


Abi da2 Sain VI Sam Url p Jledl Cog OM Rolls ob Lah pyo d yong kail Ol Aom (SAI, dead Lead JG 
(et pb Gi Op Jp) couong Abg Real Andidl Jaa usai OY Lae Jis al Upjir Jual Ul cl (Ka Sy) 
da3 PAN Si Jr gai ya Ol ON AP) WA IP  & yel el (Oam diy) PA aj aU Gi 

PAI eY p aedh cai (Abis bia Jy3y) 


“Berkata Guru kami seperti guru beliau : Pendapat yang memiliki wajah penyengajaan dalam niat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2304 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(dalam masalah ini) adalah adanya puasa didalamnya maka sama seperti shalat tahiyyat masjid 
bila diniati kesunahan kedua-duanya juga mendapatkan pahala bila tidak diniati maka gugur 
tuntutannya”. 

(Keterangan seperti shalat tahiyyat masjid) artinya shalat tahiyyah bisa berhasil ia dapatkan saat 
ia menjalani kewajiaban shalat fardhu atau sunah lainnya karena tujuan niat (dalam shalat 
tahiyyah masjid) adalah terdapatnya aktifitas ibadah di masjid dan ini sudah terjadi. 

(Keterangan diniati kesunahan) sama halnya saat ia niati ibadah fardhu 

(Keterangan kedua-duanya juga mendapatkan) artinya mendapatkan pahala puasa sunah dan 
puasa fardhu 

(Keterangan bila tidak ia niati) artinya ia tidak niat puasa sunah tapi hanya niat puasa fardhu saja 
(Keterangan maka gugur tuntutannya) artinya tuntutan puasa sunnahnya karena telah tercakup 
dalam puasa fardhu. | Faanah at-Thoolibiin 11/271 J. 


CP SSI Wlingi pa Lag 3) Kan Jpaton pe Lal ya 02) Kdlyb oya Lite dil) Heuaa jalb KS all) 
& Hebat! Flu celyi Jul Ion ON) Hd elagiley IS oya La Lali II ILSY ey Jae Jaa pm jl 
Lam PP Lanny Cakil (SD oya Lmmdi #3 Abg Cip 3 Oli) Cei OLS (Sjlo Ups dna PL laga) Ol ai 
AI Si JS alta LAI 3 IS) Lagia Bonia yua pake (G2 yana Las R22 pal Aazely 1005 —al Ulin, asi Of, 

Ulas Olla el dala Gb Ka pya2 Koo pake R0 gal peng Ja Uti, 


Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan 
lalu menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti ia 
berpuasa selama satu tahun." (HR. Muslim). 


Bila melihat zhahirnya hadits seolah memberi pengertian tidak terjadinya kesunahan 6 hari bulan 
syawal saat ia niati bersamaan dengan gadha ramadhan namun Ibn Hajar menjelaskan 
mendapatkan kesunahan dan pahalanya bila ia niati sama seperti puasa-puasa sunah lainnya 
seperti puasa hari arafah dan asyura bahkan Imam Romli mengunggulkan pendapat terjadinya 
pahala ibadah-ibadah sunah lainnya yang dilakukan bersamaan ibadah fardhu meskipun tidak ia 
niati selama tidak terbelokkan arah ibadahnya seperti ia niat puasa gadha ramadhan dibulan 
syawal dan ia niati sekalian puasa gadha 6 hari dibulan dzil hijjah (maka tidak ia dapati kesunahan 
puasa syawalnya). 


Disunahkan menjalankan puasa 6 hari dibulan syawal meskipun ia memiliki tanggungan gadha 
karena ia menjalani berbuka puasa dibulan ramadhannya. Abu Makhromah dengan mengikuti 
pendapat al-Mashudi berkeyakinan tidak dapatnya pahala keduanya bila ia niati keduanya 
bersamaan seperti saat ia niat shalat dhuhur dan shalat sunah dhuhur bahkan Abu Makhromah 
menyatakan tidak sahnya puasa 6 hari bulan syawal bagi yang memiliki tanggungan Gadha puasa 
ramadhan secara muthlak. | Bughyah al-Mustargyidiin Hal. 113-114 |. 


@ADHA PUASA Karena RAGU-RAGU 


Diharamkan menjalankan puasa dengan niat @ADHA dengan alasan karena ihtiyaath (hati-hati) 
selama ia yakin atau memiliki sangkaan kuat tidak memiliki tanggungan menggadha puasa 
ramadhan dan boleh menjalaninya bila ia ragu-ragu . 


£aled8 VI) das OLS Ol elidll As ala ELA yag CL SlaiI Ai dls p pad dls Ulin) slah Lo yong pa Ob Il Us Uyad 


Barangsiapa yakin atau memiliki sangkaan kuat tidak memiliki kewajiban menggadha puasa 
ramadhan maka haram baginya puasa dengan diniati gadha karena sama halnya dngan 
mempermainkan ibadah namun barangsiapa ragu-ragu diperbolehkan dengan niat puasa gadha 


www.islamuna.info 


PUASA | 2305 ) 


bila memiliki tanggungan gadha dan puasa sunnah bila tidak memiliki tanggungan. | Ahkaam al- 
Fugahaa 11/29 |. 
pan aa Jaan Cal 3 on pb Up OS Da3 UK Uas ale of MJ lada spa ala ga ian, 
pad Jan Up ale el DU Op Jk sos 
Dapat diambil kesimpulan dari masalah wudhu ini, sesungghnya bila seseorang ragu-ragu atas 
kewajiban menggadha baginya kemudian puasa dengan niat menggadhainya bila ada tanggungan 
dan niat puasa sunnah bila tidak memiliki tanggungan maka juga sah niatnya dan gadha puasanya 
juga terjadi bila memang tanggungan tersebut diperkirakan terdapat padanya bahkan andai telah 
nyata sekalipun baginya namun bila ia tidak memiliki tanggungan, puasanya menjadi puasa 
sunnah. | Fataawy al-Fghiyyah al-Kubraa 11/90 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


2645. HUKUM MEMBATALKAN PUASA SUNAH 
PERTANYAAN : 


? Ipin La Tahzan 

assalamualaikum. Mau nanya, misal saya puasa sunah lalu bersilaturrahim dan disitu disuguhi 
hidangan, mana yang lebh baik saya lakukan? Apakah meneruskan puasa sunah dan menolak 
hidangan ataukah membatalkan puasa sunah dan memakan hidangan dengan tujuan 
idkholussurur? Mohon disertakn referensi ta'birnya. Makasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salaam, orang yang berpuasa sunah ketika bertamu dan disuguhi makanan maka 
sunah membatalkan puasanya kalau sekiranya tidak makan menyinggung perasaan tuan 
rumahnya, kalau tidak menyinggung perasaaan tuan rumahnya maka lebih utama tidak 
membatalkan puasanya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i secara muthlag sunah membatalkan 
puasanya. 


Hg on da Alay ih LSI Oli AT jy Sliah ale GE Ob lab (S3 SL) IS pa jy Jati po G JSI ma 
SI Ugly LI (UYI GA, dat Bl Ja Jai Kat | Alah le gta | Ob SKA Lag bali omi 
YUT-F/F TO CedUbI dile| alan (dais JSI Daus 


2 Sunde Pati 

Hukum memotong / membatalkan puasa sunnah itu makruh jika tanpa udzur dan tidak mendapat 
kemakruhan membatalkan semisal makan bersama tamu jika memang tamu tadi tidak mau makan 
jika tidak ditemenin 


wal PTN ME Mn ola. Jas sia Oly calo sela Of ani AA £ yaah! Sell an si (kelas ala :J33(308 uv: 
dala G8 15) JSI 3 Sims! Kel Adat OLS Yg taka SU Of tali 0 ga Aj INI 
dal SONG CAin Aiianian | Lal 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/625012437521568/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2306 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3377. PUASA DI HARI KELAHIRAN 
PERTANYAAN : 


2 Ulin Nuha Dfibril 
assalamualaikum... saya mau nanya bagaimana hukumnya puasa pada hari kelahiran kita ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalaam, puasa dihari kelahiran merupakan sesuatu yang bagus asalkan jangan 
dijadikan hari raya, sebagaimana mafhum keterangan dari ibnu rojab dalam kitab fathul barinya : 

" Hari-hari yang di dalamnya terdapat hal-hal baru dari nikmat-nikmat Allah kepada hambanya jika 
sebagian orang berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur tanpa menjadikannya 
hari raya maka ini adalah sesuatu yang bagus, mengambil dalil dari puasanya Nabi Shollallohu 
alaihi wasallam pada hari asyura ketika orang yahudi mengkhabari beliau tentang puasanya Nabi 
Musa karena bersyukur, dan juga sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam ketika beliau ditanyai 
tetang puasa hari senin " itu adalah hari dimana aku dilahirkan dan hari (wahyu) diturunkan 
padaku ". Wallohu a'lam. 


(S9 mao semall Jgi3 - goluo uc sapi Jal Kgiy D8 « mwgall JBN sei 4d losl : slac JB9 
OS Ius B3lil sg yo LS yul pas lol gl asus de dll ai yo Uslg5 Ld Ls wall LAI 
sal Jaing «iis dl onago play aga! Ooesl ll elo plug Gale ll laa yul alus Yaial baso 
dd ade Jailg A8 Ong aga el "1 JB 4 gi 2g alan 0 Jis lal alug le Adil Kalo 


http://shamela.ws/browse.php/book-137/page-201 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/793638277325649/ 


3610. BOLEH NIAT PUASA SUNAH SETELAH TERBIT 


FAJAR 
PERTANYAAN : 


2? Muhammad Hamam 
Assalamu'alaikum, derek tanglet... niat puasa sunnah.. apa boleh dilakukan setelah terbit fajar... 
maturnwun. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Boleh. Bahkan jika sebelum zawal belum makan, minum dan atau 
melakukan perkara yang dapat merusak puasa, ia niat puasa sunah, maka menurut jumhur ulama 
hasil puasa sunahnya. Lihat kitab Syarah Imam Muslim : 


AAS 2 yo Ni ilall Jha lg Jlo JI JB oles 0 dus ASLI a10 5195 LL 

1154 gi Al dug up 0454 up Tab Lidah) Ly Sl SG Ld Uu 3 Jus8 Jo gal Lis5 9 
aga OS ala Ole Al al WI Jowo JB WE Lgi Al 913) ning! al Kasie yo dnlb LL dl 
calo All Iga 2039 WB pil yuld JB sig Laic lo WII Jowo L KAI WIB sena Sic Ja Hiule L 
AU Jowo bo C8 alm lc JI lo WI Jom, 25) lal8 WB 95 biss gl dad W cusd8 alug lc all 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2307 ) 


8 JB US ay cats Anta JB yaa UB 9D lo JB Lu al Ol 389 295 Lela gl Had W yaa 
alis Ubi Al yo Bal A4 Jb Usiy Jl J3 Coal Ibgy Isdlso 0359 dalb JB lilo Gauol 
han el sinlalscl 


1:9, dua JI 

(doloil gAlg 530 4£ yo Nas pilkada 5long9 Jia Jl JB oleidl yo dau WOW wo 395 LL) 
Suc Jd die L : a93 Calh aku ale all ac Ml Jawa, JB : CB) Lis Al gd, nie Cd A3 
ag le Al akn 2,33: cJB «Aiko yguld : JB segi Laris lo call Jowo V1 KUA 1 JBS aa 
dd UJ usai « dl Jowo b : ca mlag Ale All sdao UI Jaw, 5 lol8 « 295 bsls gl dad WI cad 
CS JB ai ISS ci 4 id 1 JB mn 1 KB. 9D Lo : JB « ba JJ Ob 389 295 bsls gl 
Sic Ji : JBS msg OlS plug Ule AJI alo guill de Jan : ole SSI Ala Jl 933 (like Kmuwi 
asu al : JB « uu Ul aa « Ml Jaw, V1 W68 551 lou Ulil ai « silo ul sub : JELAS sa 
Yo aji 1 Sgoell J9 « bSNI9 yowll R0 ,0ill 9 « dlogoll eloJI itu (yul ) JSI loiko Komo! sala 
dcloallg sala ade 29 jl gag « Jls JI SI JI im (s0 ) 9 sggisall 98 | 222 s0 | Jala « bXsI 
ge lai el LS Ad pe809 U9JIL 5 Lels : oliso (JJ bs 389 295 List ) : Ldo39 « 0 WIL 9 AbJall 
lgi JJ CLS £ dd agam WI SH 95 Lsls : also 3S . 

Y o100y 5d US aA Ala Jl 93 droill ul dino9 J9 U 8 ato illlg « 519 Cus ad Ululo Jl Ubldg 
Sd dai 305 UII agn0 Ul se0all Ud Jas A89 « SO 9d9 co 4S susi JB KS ani 25 
uJ SS. (co Sc Ja): alug le AU aao Ulga Ul ade 9,3 Jala « vaodall Jloy J9 ole 
Ws ada ape K9 lg Jaa Ia | YLe.al) joel s1, 8. Ja ey lgi ylS9 nga ye Cie 
olga sbiil 98 ISA « Amb3 gu WII gado 93 USS 909 s3 dr XL 0 Mail dil 

ve dclas Isgy JB yaog « alga 98 IiS9 « slaH AI 99 lusa DS Ol 9g « Ii MY « aguall Jua 
dai gal J9 « doboil Ulil wc gi ng20 pe3lull9 agIS agiSI9 « 92519 Glewls sosl9 Wluall 
Jl3l 50 ac oeLS8 Iga gl9 « SEUI9 Jg5S0g Small owl! JG Ag « dy silg asb3 59m: dilag 
Jelally . jas da3 yo ade ska Y Ul ade Iggoslg : ml uc cal JB ye 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/866298070059669/ 


F0068. 33 PERMASALAHAN SEPUTAR PUASA 


Oleh Mbah Jenggot 
1. PERGI SESUDAH FAJAR MEMBATALKAN PUASA 
Bolehkan orang yang bepergian setelah Fajar membatalkan puasa ? 


Jawab : Tidak boleh, karena bolehnya membatalkan puasa bagi musafir, jika berangkatnya 
sebelum fajar. Namun menurut Imam Muzani tetap diperbolehkan membatalkan puasa. 
Referensi : 


cm A50 43 1 aa Gap ea 
Kai 29 jadi Al Sing Dia UU ga kelas ana » aa isl SY hk 38 . Li. ama 3 
Sean 

2. AROMA YANG TERSISA SETELAH MENCICIPI MASAKAN 


Bolehkah bagi orang yang puasa mencicipi makanan, mengingat aroma makanan masih terasa di 
lidah? 


Jawab : Boleh, asalkan tidak menelan apa yang dicicipi tersebut. Referensi: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2308 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


GI AN el oo R50 425 1 —ao BA CA CA lu 

Ga GA Ga Ty lt Ah se GA KY la 3 135 

PA (BKI EA JA ge MI RA Cai US Sapi an an YO SL ma 

AA Si Ja ba abah oU AR Ja DE 

SI gaya PA Ja SY MY gk Jak oke DS Op Brad sal 1g Pe ulas “ol 
A30 - 230 — L.. 2.9 LI Bono 20X Gg & Boa — 0. 38. o 


Gala pp Ate Jl Ope SAS dar yan Upag GAS UP ya Ul esia Lb Halang (SN pala G3 
MN gema BY ab, II Kamba Pag al UMB II Silau 
3. MENGUNYAH MAKANAN UNTUK SANG BAYI 


Kasih sayang seorang ibu begitu besar pada anak tercintanya. Ia rela melakukan apapun demi 
pertumbuhan dan kesehatan anaknya. Termasuk ketika menyuapin si kecil, sang ibu terlebih dulu 
mengunyah sebelum makanan diberikan pada anaknya, padahal ia dalam keadaan berpuasa. 
Apakah mengunyah makanan diperbolehkan bagi orang yang berpuasa sementara aroma dan 
rasa makanannya sangat kentara di lidah? 


Jawab : Boleh, dengan syarat tanpa menelan makanan yang dikunyah tersebut, walaupun aroma 
dan rasa makanan masih terasa dilidah. Referensi : 


KE Ja 0 329 1 mo D2 A Jade Adil 
La Bg ale BA) Ah Jap ala da JAN ah ahh Op AU li 3, 
Ta an di dag Dp parka EA An ee Oa ag AN SS 
Na ai Aa DN Ep Ta JERS  Cale BA3 Tay sea MK yA 
HA Kab Aa Dn Yap GA BS Ai Ol WI masal, In el Gang dd) Kadi 

4. SAHUR SEBELUM JAM 12 MALAM 


Untuk mengantisipasi rasa haus dan lapar saat berpuasa, agama menganjurkan agar 
mengakhirkan makan sahur. Hal ini tidak lain supaya lebih kuat dan semangat dalam menjalankan 
ibadah puasa. Namun entah karena apa, terkadang sebagian orang melaksanakan makan sahur 
sebelum jam 12 malam. Apakah yang demikian masih mendapatkan kesunahan sahur ? 


Jawab : Tidak, karena waktu sahur mulai pertengahan malam. Referensi: 
keadad ASTI js R0 293 1 mp 1 So PUII adil 


3 ee IK 


Ai Riadi Ag Jaana S8 puag ad Al JIN JI Hg A5 Ja - sol AI set, Aya 
5, NIAT PUASA SENIN-KAMIS PLUS GADLA' 


Seseorang mempunyai tanggungan gadla' puasa Ramadlan. Kebetulan disaat meng-gadla' puasa 
bertepatan dengan hari Senin. Kesempatan ini tidak disia-siakan olehnya, disamping melakukan 
puasa gadia', ia juga niat mengerjakan puasa sunah. Bisakah ia mendapatkan dua pahala, yakni 
pahala gadia' dan sunah? 


Jawab : Bisa, apabila keduanya diniati. Referensi: 
AI Ja a50 307 — 306 : ae 22 oeUbI Ailel 


O AA 3-00 20.000 - 2028 3 No. 


LI o0090 2 2.8 0-3. - 00.0 - -.9 0. 0. - 02 3 0g Mo. 
Lam OP JS Gini Eli) | pama Ike Le PPA para Pa las Lag 2 Lali Jepang Oy pelan pam al (CI) 


www.islamuna.info 


PUASA | 2309 | 


Oon CE AA OA ip PA NE Ns Ip la Si 
MPI AAN pa (AN Ae bia Sip DB S3 Ie adal 
6. SATU NIAT DUA PAHALA 


Kadang-kadang pada hari-hari tertentu, puasa disunahkan karena dua sebab, semisal hari Kamis 
bertepatan dengan hari “Asyura. Apakah orang yang berpuasa pada hari tersebut bisa 
memperoleh dua kesunahan ? 


Jawab: Bisa, asalkan keduanya diniati. Referensi: 
EN Jo R50 307 1 —ao 2 2 PI JI Hill 


012 0-0 0 42 Oo 000 


3 9. @ 9 9 0 3. 9 can 0 3h. Pad 09 3-02 0. Ag o 0 No o- 
1 53 IA Ran Pai Gal pay aa Il al por elite jae pp Ola goal daya A8 AI pel (Ae) 


AN abis Cash Cara ep INA Alan Tik Uma Je Sara Kam Cant OP crored Sr Ale) Mati 
7. MENJUAL MAKANAN DI SIANG HARI 


“Terpaksa” sering dibuat alasan sebagai pembenaran atas semua tindakan. Sebagaimana realita 
yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun sudah tahu bulan puasa, masih saja ada yang berjualan 
makanan disiang hari. Bolehkah menjual makanan disiang hari pada saat bulan Ramadlan? 


Jawab: Tidak boleh, karena mendorong terjadinya maksiat. Kecuali menjual makanan untuk 


persiapan buka puasa. Referensi: 
KE Io 250 30 — 29 1 no WI 2 AI odol dilel 
Latah ah yaah DAA SA aa GEN Yah One GRO 
ngile BILYI 5 png SB A2 JI AI Lan Lian UN Uks Ukie mlenade Apl $ Iki Dela JUS Of sei DAU 
An Ab TA Pa IN AAN ma SA pb 
AA FA ba da iB di 3 Ga Ja 
ag Si) OA bf ae Lb lag JAS 3 Dan Ji HUI AS SIKA plan pb yel II Oia ya Je 
NAMA in PES eh Su 
8. MASUKNYA AIR KE TELINGA SAAT MANDI 


Mandi disaat cuaca panas sangat menyegarkan tubuh, terlebih lagi ketika tubuh gerah dan 
berkeringat. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tubuhnya mulai lemas karena 
berpuasa. Apakah masuknya air tanpa disengaja pada bagian anggota tubuh semisal telinga 
dapat membatalkan puasa ? 
Jawab : Membatalkan puasa, kecuali ketika mandi wajib atau sunah. Referensi: 

SI js R5 265 1 —ao GL HI oU dilel 


(3 (3 (3 PJ 03 0 49- 0 » -. . 0 Ao .. 0. PI . 0. 
Ba ya Aitgy kada (S Legaia J3 Ag ayal ol lak ayla pb oa Hpad Ga LO pas Gas Ol Jodi) 


01 A0 0 9040 -—0 - 90 0 90 0 A4 590 Asus. 19 nun... 


-. - 20 20 0 90 A9 Acoe 9 02 01 @ 2.9 Bo 0 2. Ka 2... 
sni pai  Bejlaa Kinaital! yaa (elo dian IS) Lah Kiy GL OP dh AI la jl 2 Jana 3 Lali aral S3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


o Ba. 20. o- ca. # 9 0-0 2.9 01 0 Bo 20 220 2220 2 5003 3 01. 3 9 
BUS Jtid amber Seal Ie Tawon! Jun (Sl Cagar) pil Dhami dis eka IL Oly Libas Jai Y JW 
Da all In 

9. MEMAKAI OBAT TETES MATA 


Kenyataan dimasyarakat, tidak sedikit yang harus dipertegas kembali mengenai sah dan tidaknya 
sebuah ibadah. Contoh kecil, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa mengobati 
matanya dengan Visin, ternyata obat tetes tersebut sangat terasa di tenggorokan. Apakah hal 
tersebut membatalkan puasa ? 


Jawab: Puasanya tidak batal. Karena obat mata yang terasa di tenggorokan itu masuk melalui 
pori-pori, bukan lubang yang tembus ke tenggorokan, seperti hidung. Referensi : 


hal SI el jo 50 73 1 no 2D 2 Al Apa) Gyald Lini 
SE) Kal ad je, JA Ba aa KA 69 (ala) JS SU cet (anna do op JAS Ha (So) 
PB ai UI ue PS OI Obaki A AA sea JI Ta Gp Jay Kah) Jadi 
DI aa aa Sei Sa JI J3 Tian 
10. PEKERJA BERAT MEMBATALKAN PUASA 


Kehidupan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan sangat memperihatinkan. Mereka harus 
banting tulang, tidak mengenal lelah demi menutupi kebutuhan anak istrinya. Pekerjaan beratpun 
dianggap hal yang biasa, ketimbang tidak sama sekali. Apakah pekerja berat seperti kuli 
bangunan, penuai padi dan sesamanya boleh membatalkan puasa? 


Jawab : Boleh, apabila dengan puasa akan mengalami kepayahan (masyaggat). Referensi: 
oa SU 2 1 ae 2 PA AI Sia 
om BA V9 S8 Vip Ji Baya la pin id Dj BA Si pgn span On) date Jai Jt eos 
11. JUMLAH GADLA PUASA TIDAK DIKETAHUI 


Pintu taubat belum tertutup, selama nyawa masih dikandung badan dan bersungguh-sungguh 
insya Allah akan terampuni. Namun bertaubat tidak cukup hanya dengan penyesalan, disamping 
itu juga harus meng-gadia-i semua kewajiban yang telah ditinggalkan, termasuk puasa. 
Berapakah puasa yang harus di-gadla', bila seseorang lupa jumlah puasa yang ditinggalkannya ? 


Jawab : Wajib meng-gadla' puasa sampai yakin sudah dikerjakan semua. Referensi: 
BC GAI SI ea Jl R52 396 1 —uo BA US 
ala AN pa pe as Lai al, seb at Patas Lala PE) 3) Jaka pg Si Sang SI Gam ala Ta 
DI ga ale IG Cai) 
BT AAA RKA 3D 1 —uo BI 2 yel ale el) 
San Abu 3 Sat Ol dh BI gak as el aan ca ah Aj, KE ia 2 Sea An Usa al up 
da dal Ka Ga Ja ah ay ina 8G H5 os DB pa Bt MY SA Jas cl ah Jan 


PAN ME PO 


MSi Jain SUNYI PL UN £ jaman Sih yah 


www.islamuna.info 


PUASA (2311 ) 1 


12. PUASA WANITA YANG BELUM MANDI BESAR 


Sebagaimana telah diketahui, bagi perempuan ketika keluar darah haid tidak boleh melakukan 
sebuah ibadah yang mensyaratkan niat atau suci dari hadats, seperti: shalat, thawaf dan 
sesamanya. Begitu pula sebaliknya, ia harus segera melakukan ibadah fardlu saat darah haid 
mulai berhenti. Sahkah ibadah puasanya perempuan yang sudah mampet dari haidnya akan tetapi 
belum mandi besar ? 


Jawab: Sah. Referensi: 
& RI SI el Jis 2150 115 1 oo 1 2 Bl 2 pas) Geli Lesti 


P Pend 


TA sai Lina) JAN gia AKI Ooh (SS geral 2A) (La Cdi Ja Jan el) va Ci 
TA ES Jie LI SA AAN gl LAS IE) te yi LS SN te IS ah 2 dj gal 
KE kata pat IA Te Jay Ad LN, SIN TAI Io AN AL yag KPS He AU dah 
Aa 

13. PAK SOPIR SERING MEMBATALKAN PUASA 


Menikah dan berkeluarga bukan pekerjaan mudah, butuh kesiapan dzahir dan batin. Taruh saja 
sopir bus yang setiap harinya jauh dari keluarga karena tuntutan ekonomi. kehidupannya selalu di 
perjalanan menuju satu kota ke kota yang lain demi anak dan istri. Apakah bagi pak sopir setiap 
harinya diperbolehkan membatalkan puasa mengingat ia selalu bepergian ? 


Jawab: Tidak boleh, karena akan meninggalkan kewajiban puasa selama-lamanya, kecuali ada 
niat meng-gadia' puasa. Namun menurut Ibn Hajar selama dalam bepergian boleh membatalkan 
puasa. Referensi : 


up Unand SAS 

S0 0 #6. - SA 0 BAL 2 30 - 30 3. 90 ore BG 0 G3... oo ag 0 G3 0.0 0 0 -— Kei - X0 300 

da ae AL Ga sa de Kan Dl ai ap Baal el arha ON ons ah aa al Akmal padi) 
Seat 22900 2. 

Ge gada GI AB) al ja Ji Jo on al usa fo OP Jha ram pian Rain La Go ga BLU Ja 

MAU Aa cal Je IN oa bah IN asah Je Jadi d3 yna SN Ca 2 jd Lan s5 2G, 

Pe aura 9. - 9 9 3. 0 gg 0 3 (XI .. 8 @g 0 ...9 - 9 ee - 

Al SL SIB ya cet Lain mad ld aa Ol ayla Cl Ja BI Ui ob 

kal SI el jd R4 BB 1 an 2 2 Al Apa) G padi Lini 


CB AS Sen Aa ih JII Gd KA JAN Cg ye pa oil KISI JA La AE NIS 
SA NN ane Ke 


SEN IS AA 267 1 ae GEN 2 Jb dulel 
At (et da3 hai SNP ISU pr BA Ji en AI ad Seet PELAN aa pik Jak Ny Gg Se 
Ga yi PA AN Ga) AL Jah Ya Ga DD la Lan aah ed Ta la Ap 


3-09 0 223 Pan 


NN Beat SA le sp La Kah 
14. MENELAN LUDAH KETIKA GUSI BERDARAH 


Dalam melaksanakan ritual puasa banyak hal yang perlu diketahui terkait masalah batal dan 
tidaknya puasa. Sebut saja kang Asror, entah karena apa, disaat sedang berpuasa gusinya sering 
mengeluarkan darah. akibatnya percampuran air ludah dan darah sulit dihindari. Hal ini akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2312 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menjadi problem ketika ia mau menelan ludahnya. Apakah puasanya kang Asror batal saat 
menelan ludah ? 


Jawab : Batal, kecuali jika darah yang keluar dari gusi tersebut terus menerus. Dengan demikian 
hal itu termasuk masyaggat. Referensi: 


Bt KN Jo R50 182 3 ana ap GE deal Cile jak Raha 
0 8. 0. 0. 0.0 - 2 2. - 9-09 0 No - (3 .. g - 0g -.9 0.0 8 @ 3. 0. -9 1g0 
G6 sea JA HA RE DU Sat Kia yg Jab GI YEL ag AN 3 ap Un alun 
-.. te #0 y 0. .ec.0 0 020. 0 02 3. 20 ge -.9 0 - 23 -.9 02. 0 0 3-0 
Sh va Tia DA NA dp 2 GB gi BN Ja 
Si yan 

BAYI BUSI jl R0 417 2 1 el US gal 

2... 43 0 -. 0. AK. P3 (J P1 2.0.9 8 3. 0 Oo. #0. #0. o 33 0 -- 0-0. GB 2 0 8 02 
JB (AB Kena AS Up) din) Usil Oly ema dad Jani dy Lusi ai JST At) Kena Sya Gumi OP Ag Jang 
-9 0 0,2 S0. -.. B3. L 23 Sag £ - 0 2 0 o- Pa Lo-0 gg. 0... X9 oo. 8 -ogo 
RAI Aing AKA An AYI Gb La Hah AT UE US Gg pg La 3 pilu Olga Ta aja JG Ol ang Y 3 


nan... 
A3 2 0 - Ok. 3 9 


3 c.. 9 2. 0. Lag 3 0-0 — Tan - 20 0, 2.0 2... 1g 0. 20 Ie 
DI dil Ala 15) Lang media al Uatio (Gama dl Up IS aye aras Al AS II Jar Yg op ye Cin 
& GA SA el la 50 321 1 —ao 1S el mb 3 El ud 


- 4g, Pa Need 


20. 202 30 daa BD — co B0 AA AI 30, 


HL A5 ing Ai gl Jk Lb Ain sn yang AS Ole AE jam Gamh al dal He ye pai) 


15. MENETESKAN OBAT DI TELINGA 


Kesehatan jasmani sangat mahal harganya. Orang yang menderita sakit, meskipun hanya 
ditelinga, akan kebingungan karenanya. Bahkan berbagai upaya ia lakukan demi kesembuhan 
penyakitnya. Sahkah puasa seseorang yang menaruh obat dilubang telinganya, mengingat ia 


merasa kesakitan ? 


Jawab: Sah, jika yakin obat tersebut bisa menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit, karena 
termasuk dlartirat. Referensi: 


8 SIN Jo R50 182 1 —ano ga mad Saleh Aek Gpp jim! Hay 
nI In ea Tana aa an ba OA | nana 2. sala a a01 Ie. 38. 9 3 Pet NA 22... 303 padan 
Ob gd 3 Khaben on 4 olah 3 cad Jia eta gan NI OS Aan Jatona Y 83 Serat adal Gatu) 

029 o 0 o 0-0 
Sp Gb Si 2g mal da yo mey DS jbr Kab ayal Pi 2 


16. MENGGOSOK GIGI DENGAN PASTA GIGI 


Sering kita temui, ketika seseorang bersiwakan atau menggosok gigi, alat siwak atau sikat giginya 
dibasahi dengan air. Hal ini sangat rawan sekali, air bekas basuhan alat siwak atau sikat gigi 


tersebut ikut tertelan bersamaan dengan ludah. Apakah hal yang demikian dapat membatalkan 


puasa ? 


Jawab: Batal, jika air yang digunakan untuk membasahi siwak atau sikat gigi tersebut ikut tertelan. 
Referensi: 


2 283 340 Mo. o 


& SEN js 5 230 1 wo 2 2 A Fadel Andi 


ab om Lem 8 coue 23 000 020 20 3 &3 -- D2. 3a.- Boo @ 9... 350 oo 2 0 3 0m 
ding adas Jl Ugal, Jua Raya) doley JAN Jie alang LAS dah Il ooyy ding Uas Ja JL Alta Cojaka Ualsn ji) 

22136 Or Kate ie VA mana ap Nan ag Ca 5 2». 5... a oo 2 2. 
pg Kn Ceaabil ) MEI 071 ya Lah gay dl Da Jiya Ag Any 3 Uegasan Una Jb oa Alb aa Wo 
4 0-0 3 130 - - 0 2. 


0-00. - 2... a29 PJ 0. oo. o.3 a00 010 0 2. - 0g 0 .. (3 
SS Iba mP3 Lenlialy Jual day) 43 Cnday DI yul Jun A83 Alan PUJI BLS dtng DI ye ja 


www.islamuna.info 


PUASA | 2313 


sam jan Yap BAN 31 anandi Jadi le BAN ya 
17. MASUKNYA DAHAK KE DALAM PERUT 


Seseorang yang terserang penyakit flu, biasanya hidung tersumbat akibat banyaknya dahak di 
dalamnya. Terkadang dahak tersebut tertelan dengan sendirinya karena sulitnya untuk menahan 
agar tidak tertelan. Batalkah puasa seseorang yang di rongga hidungnya terdapat dahak, 
kemudian masuk ke dalam perutnya ? 


Jawab: Dipeinci: 
- Jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa. 
- Jika masih di batas dalam tenggorokan, maka boleh dan tidak membatalkan puasa. 


Yang dimaksud batas luar menurut pendapat Imam Nawawi (mu'tamad) adalah makhroj huruf kha' 
(e), dan dibawahnya adalah batas dalam. Sedangkan menurut sebagian ulama' batas luar adalah 
makhroj huruf kho'(g), dan di bawahnya adalah batas dalam. Referensi: 


BT SI el jo RKA 205 :» —uo JII 2 JSI LS 
Te Dp DS SPAN IA Yeh dl Aki Gi AN IA lo Al ia bi SS, 
Hai Ca eh SG SP AA 

18. MAKAN KARENA LUPA 


Sering terjadi, seseorang yang sedang puasa pada awal-awal bulan Ramadlan, lupa akan 
puasanya. Akhirnya ia makan dengan sepuas-puasnya hingga kekenyangan. Apakah puasa 
dalam kasus diatas dihukumi batal mengingat ia makan sampai kekenyangan ? 


Jawab: Terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam an-Nawawi hukum puasanya tidak batal. 
Sementara menurut Imam ar-Rifi'i batal. Referensi: 


8 SI el jo RKA 206 : —ao JS el LSI lis 
an Mn aa pan aa 35 
us aa pra San TE Tg Yusf La 33, Sg Fan Bal ra AA 
— apa AE Pa 
19. MENDUGA WAKTU BERBUKA SUDAH TIBA 


Sambil menunggu buka puasa, biasanya masyarakat mencari kesibukan masing-masing, semisal 
ngaji, mendengarkan siraman rohani dsb. Tiba-tiba ketika menjelang maghrib, ternyata listrik 
padam disertai mendung menyelimuti langit. Sehingga mereka kesulitan mencari informasi waktu 
adzan Magrib. Karena sudah lama menunggu, akhirnya mereka menduga bahwa waktu berbuka 
puasa telah tiba. Namun di tengah-tengah berbuka, mereka mendengar adzan Maghrib baru 
dikumandangkan. Sahkah puasa seseorang sebagaimana deskripsi di atas ? 


Jawab : Puasanya tidak sah dan wajib meng-gadla', kalau memang saat ia berbuka, waktu 
maghrib belum tiba. Referensi: 


8 SI el jo R2 206 : —ao JII el LSI Lis 


Lag £ DI. yo, 330 8 -. 0-9 028 0. 2.0. a09 PJ 02 0 L....9 a32. 9 Lan 30 0. @ge 
di ina JST gl daya pom Y pal pb Aa Sp Ang pall oma Alai SE ad SB ll aje apa UT 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2314 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mela aj He DL 3 al J3 ag af lisan IP lai 2 Aa db 5, 
20. PUASANYA ORANG PINGSAN 


Entah karena apa, seseorang yang sedang berpuasa pingsan disiang hari, kemudian siuman 
kembali sesaat sebelum maghrib tiba. Apakah puasanya tetap sah dalam kasus di atas ? 


Jawab: Menurut Imam ar-Romli hukum puasanya tetap sah, jika disiang harinya siuman walaupun 
sebentar. Referensi: 


& SEN js Re 324 1 uno D2 AA Fadel Adil 
LIS ml al oli cp dad BE BY Hasyio Ab, ea a Ke Bls (Kam Ku NA) 
sae SN ua Bos Ol Us 5 Oyadi Sisa KA Jd Ie ILY sr s 5uyik SL 13 
Tt al 3 Bul UB LL ST IKAN GBI opal Yaa Aan Dg OB Jj SKA us GA 
| HN IP er ta SIS Lila, en ga 
21. MEMBATALKAN PUASA SUNAH 


Sebagaimana kita ketahui, bahwa membatalkan puasa wajib seperti puasa Ramadlan hukumnya 
tidak boleh jika tidak ada udzur. Bagaimana hukum membatalkan puasa sunah? 


Jawab : Makruh, jika tidak ada udzur. Referensi: 
& HST elo jha A2 215 1 mo Le jha YI DE Jo 3 II UUS 
an 30 0 Log 3-0 80. SB . 90 80... 30. 5 nun 320 23. . 9 Ie 33 90 Soco-o- Bd. 0. 9 a22 0... 
Jai Sin pa Ola Ja Kian GS Sta IS aa GP ab NYI Kentang dala) Aaja Pd pai ppo PL 
DJ na Je MA PU AB ANA 
22. MASUKNYA DEBU KE MULUT 


Ketika musim kemarau tiba, biasanya debu halus beterbangan kemana-mana akibat tiupan angin 
yang lumayan kencang, lebih-lebih di daerah yang tanahnya tandus. Apakah masuknya debu ke 
mulut dapat membatalkan puasa? 


Jawab: Tidak batal, asalkan tidak disengaja. Namun bila disengaja, seperti membuka mulutnya, 
maka terjadi perbedaan pendapat, menurut gaul Ashah tetap tidak batal. Referensi: 


BA sih Radar 358 : —ao OF € yemli 
- 2.0 010. BA. 0 9 3-0. 0 9 BO 00 2. 0g Seo 0 0 22 Un 3 0. 90. 3g Pn L 9 no. 
JB ads dai aja GM Aa Bal Gaal JL Al) Ino af ade oleh 3 ob jl de Lali GE (P3) 
Bean Taat Ba Neta DA AA NAS Deoe ag ABUA Ma ob ran” Mena 8g coco. 30 0 LI 03 ae A0 
Lantik lor Ayo Jay JII Alai oto ulas da path lb Leo Ah OY Ak AI, jdi Aas dah Gill HIU Yy lalat 
La Wb SA 0. 8 01 3 ga. 0 00 Baoc Bag 2 Do “2 IB 2 BD oC 2 23 done Ieehon D2» 
HA Ag ara dah Go knp la ja tama) tea Oo agan goa 
& 9 39 — - Pad 8 0. 900 00. Wu. - 22 3c - - - (J 
DI et abiy US Aliy ebeg day d Alas JB dani | Lady AS ISI eEL 3 (3 Gala 
23. AIR MASUK KETELINGA SAAT MANDI 


Sepasang pasutri dimalam bulan Ramadlan melakukan hubungan intim. Anehnya pada saat waktu 
sahur, mereka tidak langsung mandi besar akan tetapi menunggu waktu subuh tiba. Akibatnya, 
saat mereka mandi besar telinganya kemasukan air, sementara mereka dalam keadaan puasa. 
Apakah telinga yang kemasukan air ketika mandi besar dapat membatalkan puasa ? 


Jawab: Tidak mambatalkan puasa. Referensi: 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2315 ) 5 


BT Ana YI A0 74 3 aro D5 SSI Ii Sg 


0 Ie 


BSI EA kaan pa JP on op Lagi ale dad Ab Gd LSI J3 OI (da je Gita HA ad (Jp) 


aan 2.0... X0. 00. 2. ga. ..9 


SA AT Sa PS Ju Aa lp ba 13 LS li AA da Cop SY Ja Ya La 
Ja SA mei BG GA AL ge 5 pay KJ pa Kat 3 ta ja Ui II Kutai ad 


A3 20 - 


AI aan S3 UE ASI Y AI Jb ya lah 


24. MENYENTUH ANUS BAGI ORANG PUASA 


Ber-istinja' harus dilakukan dengan maksimal supaya kotoran dapat benar-benar dibersihkan. Di 
sisi lain, bagi orang yang berpuasa masuknya jari ke rongga dubur dapat membatalkan puasa. 
Sebatas mana masuknya jari ke rongga dubur dapat membatalkan puasa ? 


Jawab: Ketika jari-jari masuk ke bagian dalam anus. Jika hanya menyentuh permukaan anus, 
maka tidak membatalkan. Referensi: 


BT Ana YI A52 74 3 aro D5 SSI Ini Sg 


203 BI 


JG Anya Jas last Ab usa Silad Jaa JOB uan ya santai Jl tawa Bai Ika Yara Gile ya) 
— ad) Ipad Jai IG AM UP Gb Ramai If Ui Sai AK Yr) ol Ab yag KI 
25. DAMPAK TIDAK GOSOK GIGI SEHABIS SAHUR 


Mas Paijo sehabis sahur langsung tidur lagi tanpa terlebih dahulu menggosok gigi. Akibatnya, 
sisa-sisa makanan masih terselip diantara sela-sela gigi-giginya. Disiang harinya, sisa-sisa 
makanan tersebut ada yang terbawa ketika menelan air ludahnya. 


Pertanyaan : 

a. Apakah puasa mas Paijo batal dalam kasus di atas ? 

b. Wajibkah bagi mas Paijo menggosok gigi pada malam harinya, supaya mulut dalam keadaan 
bersih ketika berpuasa ? 


Jawab: 
a. Batal, jika pada saat menelan ludahnya ia mampu mengeluarkan sisa makanan tersebut. 
b. Tidak wajib, namun hal itu sangat dianjurkan. Referensi: 


8 Anin YI R50 72 1 —ao 25 ea GE 

je Gp png aya Ja dmn Aja 2 Ja DL Jak Ai 4 Sp SA on Cab AI FU JA 5 Ca) 

IOI Ia DO Pa ena Jab Uk bb tt aa SA Ia HB ab dai, 
aa Ba at Jae Ka aa IA nge payah Mp NE gl 
& SI Io 250172 1 IR ea oa II adl ak 

SALA AS LA aa ad SI UG aa Lai Ga Gp pl) KI la ae sea Ja) 
3 ale 3 pai GA gal Jl yi Lega TAI Kie ol) ja say alan Cojul Tan gp 


s9 3. Pa AN ce 38 —. 33 0.9... ic 


AI kam MI Ss, Away ja yaa La jak gi ee See Mel Jaa af PS KONI MPa of Gama 
2 an Sena aan ol Gayo de ja, jai op jak ola ia 
26. MENINGGAL SEBELUM MENG-OADLA' PUASA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2316 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pak Durahem mempunyai tanggungan gadla' puasa, karena pada saat bulan Ramadlan Ia 
menderita sakit. Setelah sembuh dari sakitnya, Ia tidak segera meng-gadla'-i puasanya dan 
beralasan bahwa bulan Ramadlan yang akan datang masih lama. Namun tak disangka-sangka 
ternyata ajal menjemputnya sebelum Ia sempat meng-gadla'-inya. Apakah ia termasuk meninggal 
dalam keadaan maksiat ? 


Jawab : Menurut pendapat yang kuat, ia tidak termasuk meninggal dalam keadaan maksiat. 
Referensi : 


8 Anin YI R50 63: —ao 25 ea GE 
R-0- 20 8-0. -..0..9 08. ...9 Mo. 3-09. 


AN Je ey IA Lage 4 gag Ja Ain Aa Ab ah op Oa ya Da iya tg ah 


2. 
c. 9. Pc. - A3 0 . 2 28 4 B30o- 5 3 o- 


Ia ba Ai og AA gan » 25 KaYiba5 1 up tuas Lee ba beby Va yaa Us gama 
BA sa mn ah ig pa UN Ge AAN JG GL PAN SU lg gak mena 
BBI IG, LN Dp AN sai Ja) Jah SO 3 di Ja la SU gowa de Dak Ad ga 


Pan 
0. Lo L0 


— pa ya Sa Sau SP ge AG JA oi Opah As Aji Las IS pa 4 s3) LL Silau ki 
AA ea Ob SENDI AA AA Dad JA SL Up Sa sah 


cc. 8 09 


Lab Al (ee Pt aa yi AB ia ea LAN AA dea G1 gp Ga Dl AS pad 
yaa pola ayal « Ann Pa NA Way bad el Ip HSE lag JS Lele DL Jadi J3 SL 


no.2... 


— 


27. LAILAT AL-9ADAR 


Malam lailat al-yadar merupakan malam yang penuh berkah. Di dalam al-@uran sendiri diakui 
sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Namun bagi orang yang ingin mendapatkanya, 
bagaikan mencari permata di dasar lautan. Apakah untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan 
pada malam lailat al-gadar harus mengetahui bahwa malam itu adalah malam lailat al-gadar? 


Jawab: Ya, harus mengetahui, untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan. Akan tetapi bagi 
mereka yang tidak mengetahuinya, tetap mendapatkan pahala berupa terampuni semua dosa- 
dosa. Referensi: 


8 nada YI RA 07 3 —ao 25 ea GE 


0. 4g PHP Tau Tar 2 NN Ind 


Bet (SE In BELI Lag ala Ja taun HL AP Iran Uap Ya MB G8 jas (Jan) 
3 nga sp Ola WAS AN GAN ya Li ja NA ana Ja ika pa cal Sola Sella « J6 


an. Ba. 20 


Ag Kei Ola BN Teh EN Ji Rela aja, Sg HA Kena 33 JII II Gia Ie US$ 


An 
Pena PRA 0. Oa 


SPN Jb daa, Uli UB oya Kala Fake Lain 3 Lila PANAI ph pe dala Ph gl Cai 


20 Sooe 9g 


bi pa cl JO ya pe Ola PA oi ia SI Data of Jaan aa Al ai el Of Uki ama 
Li La elu do Dp AN AL MAAN AG SAI Juga AN Data SAW Pap ma YA Va elu 3 gadi 
II HE SE JAN IS 6 JAN AA 2 Lp oh AA Ga DNA pan Je SI 


AI Iran BL Je Gu, OLAH GIS Jpao de JII Jas Lai Gam 1g DN taka la Sg yi yaah 


— spy 4 Lt) NYARI 
28. KEBIASAAN BERSENDAWA (JAWA: GLEGE'EN) 


Pak Hasan mempunyai kebiasaan bersendawa (jawa, glege'en) setelah melahap makanan dalam 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2317 ) 7 


porsi yang lumayan banyak. Terkadang saat ia bersendawa, makanan yang didalam perutnya 
keluar kembali seperti orang yang muntah. Apakah baginya diperbolehkan makan sahur dengan 
porsi jumbo, mengingat di pagi harinya, ia akan mengalami sendawa dan mengeluarkan makanan 
dari perutnya? 


Jawab : Diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, sekalipun hal itu terjadi berulang-berulang. 
Asalkan makanan yang keluar dari perutnya tersebut tidak ditelan lagi dan diharuskan berkumur. 
Referensi: 


& SEM js Re 316 1 —ao 25 AI Fadel Anil 
SEA Ala eta ape BU Aa pa Ui dd Jia gamat If AT SS Uya leg TS LA TI (3) 
land Ad Fay para Ifa SI Uya mia YA Aa Lot Jah aa al Ja Ata mona Ga 1 Ya 
Ht IS Ta Ai GAB SOE DI ai Vip 36 Jaka dadi IN 
29. MEMASUKKAN ANUS BAGI PENDERITA AMBEIYEN 


Seseorang penderita penyakit ambeyen mudah sekali anusnya keluar, lebih-lebih disaat 
membuang air besar. Sementara anus yang telah keluar, sulit masuk ke dalam lagi, kecuali ada 
upaya bantuan dengan tangannya sendiri. Batalkah puasa seseorang yang memasukkan bagian 
anusnya yang keluar? 


Jawab: Tidak batal. Namun menurut Imam Nawawi membatalkan puasa. Referensi: 
BASIS eka ola R50 404 5 en BA AI ee MO ce ud 


Pa nd Aa BA SG US Lastel Dp 1S, Lan ag Jahi (d agumat TAAT 
Sal lg dad ar ey SS SAT TA LB Tai ad Gp JA Ka La, OSN pir II, 
Lega JS Aj 

30. MENGHIRUP AROMA MASAKAN 


Bagi ibu rumah tangga yang sedang memasak, menghirup aroma makanan tidak bisa dihindari 
lagi. Apakah masuknya uap makanan ke hidung dapat membatalkan puasa? 


Jawab: Tidak, karena uap bukan termasuk benda ('ain). Referensi: 
& SI Jis 2150 319 — 318 : oo 22 Jadi Anil 


2 Gay Jo les Al Jay Aa JP yah ym op Ja Cp VOA) yA op pa ga oat Jan SF 
Pa IBU ES Up rn Va ar pa Sad ya AN Janay Sa ge aa Up Ga AA 
Ad SA Dl Un JA LA Up La Sa Ag ata Puja 
Si Un op Ulas elu dd KAL da BU bip UR aa ol Sa ba ge ab BISA aah 
PD ab abal 

31. AIR TERTELAN AKIBAT BERKUMUR 


Berkumur ketika berwudlu hukumnya adalah sunah, baik bagi orang puasa maupun tidak. 
Bagaimanakah hukum puasa seseorang ketika berkumur ada air yang terlanjur masuk ke dalam 
perutnya? 


Jawab : Tidak batal, jika tidak dilakukan dengan berlebihan. Namun apabila dilakukan secara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berlebihan, maka dapat membatalkan puasa. Referensi: 
“ar Sona aa Ma 


Bana Tea ala Ni deh Gl Bas Le 
Ae PA oa Ma Naa an MU Maa Jam Ob lan Sela J3) 


GS Se AKI SU SS PU Oi man SI IE pot Laga JP) PL AT pa PAS 


09 2 ha . #0. 


— Sya UE PLAN Langaa da Leaf HI P, dalan "El & aj) 
32. BATASAN ADAT TERKAIT PUASA NISHFU SYA'BAN 


Berpuasa pada paruh akhir bulan Sya'ban hukumnya haram, kecuali bagi meraka yang 
sebelumnya sudah membiasakan puasa. Sebatas manakah seseorang dianggap "membiasakan 
puasa" terkait masalah di atas ? 


Jawab : Ketika orang tersebut pernah melakukan puasa sebelum separuh akhir bulan Sya'ban, 
meskipun hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, dengan syarat terus dilakukan. Apabila 
sebelum separuh akhir bulan Sya'ban pernah absen, meskipun hanya satu kali, maka ia tidak 
diperkenankan melakukan puasa pada paruh akhir bulan Sya'ban. Referensi: 


BT Ana YI A2 76 3 —ano D5 SSI Ii Gg 


20. 0. 40 A20 - DL 0. - 


KLM any Lim Balai Hain La Al Lag ala JP ka (OI Ola Sai ag pa Naa aa ak 
AA goa aa AN P3 sabar ll Haa B5 Jin Jia Ol Ha Bh ia Ala SA Sia (DG) 


Aoa 202 AI DI Jaz 20 o-e 0. 330 


BA oa dia Oi BEN AN GP Abe Gian 0 Ika 29 3 j3 al DS DI DN gg) HA ag kaga SS intai 


Pad 


Sai WA iri Silat yes Th AA Ai 2 hal la JA ma Lay aghas ka ag Ayah 


Bo. 0. 9 90 @g 20 


Sa pan og Hn Jap sana Ja Ga ga GB Sie GAN Ga Ja Sh At Gali ON tega 


- 
3-0 0 22 0 0 - 8 3 3G. LX c0e 


aa 8 pamaluya at (3 Maa 6 SSI Jan Co Jl Sg aa OI Ha Am SI GAY Ape Jas VP La AI 


HE Ay KALA An ea Ga aji JS At Yi Vp Ke pa GI Sa Talun IE gadyi Ost 


— 


33. BULAN RAMADLAN BAGI PENGANTEN BARU 


Bagi mereka yang baru menikah tentunya semangat tempurnya menggebu-gebu. Baik siang 
ataupun malam tidak ada bedanya. Asalkan masih kuat, gas siap ditancap. Lain halnya ketika 
memasuki bulan Ramadlan. Disiang harinya mereka harus bersabar menahan kebutuhan 
biologisnya, walaupun mereka masih bisa bercumbu. Apakah berciuman bagi suami istri 
diperbolehkan, mengingat nafsu penganten baru sangat menggebu-gebu ? 


Jawab: Diperbolehkan, jika hal itu tidak menimbulkan keluarnya sperma atau keinginan untuk 
bersetubuh. Referensi: 


& GA SA ek la R52 411 3 an BP EN d3 El ud 


"& Sa CA dil) kasa SAE LS JG di Leah Ily Eau aan Ol WS SG eye 
PN 5 ANUS, SAB 3 ja Ci Va op de ai spa Ia de SY, Tae 


o- 0, 90- 40 Ado — B- 3 Acol0 Oo — 0. — -. 0 0 - 


rena PAN SA sm LI as SI Ah AS Yg op Al dn ap ea 


www.islamuna.info 


PUASA | 2319 


Spa Ja — 
0171. Benarkah Puasa 1 Hari dalam Sepekan Hukumnya 
Makruh ?? 
PERTANYAAN : 
Hady Wantoro 


Assalamualaikm wr.wb. ada pertanyaan titipan benarkah jika puasa dalam seminggu makruh jika 
puasanya hanya senin saja atau kamis saja dengan alasan menyerupai puasanya umat lain yang 
dilakukan sehari dalam seminggu...monggo 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Yang terdapat dalil kemakruhan menyendirikan hari-hari dalam seminggu 
untuk dipuasai adalah hari JUMAT, SABTU dan AHAD sedang hari SENIN dan KAMIS tidak 
terdapat. 


Bela dan gagap PAI ayang 0S NB ob Ha Lain Aly Lely pena An If 0G 3 pal Read ay all 0 S3 
0nd tuna 3 tama Il rig Go Aya 4 Ale ak 0g SU dai 


"Dimakruhkan menyendirikan puasa di hari jumat, sabtu atau ahad, sedang bila dikumpulakan 
dengan hari lain maka tidak makruh, makruh juga puasa DAHR (sepanjang tahun) kecuali di dua 
hari raya dan hari-hari tasyrig 911, 12 dan 13 dzul hijjah) bagi yang dikwatirkan terjadi bahaya 
dalam dirinya atau terbengkalainya tanggung jawab yang wajib ataupun yang sunat, namun bila 
tidak dikhawatirkan hukumnya sunat”. | Sirooj al-Wahaab 1/146 |. 


LL pn SAH agan YM Sis ey tele AI Gan adl ane 1 JB da2 AI og Baja Ul ye ae pa Sl 
on gl al Lag VI Arab" (1) 


2 — JB pelur y ele AI alan AI Syany OT Lagi AI (aan eni G2 yang oi AA Aas Cegah An jl Ceng pg MALAS 2" 
AHY pap Hani Gokil) Cuman py0 maR3 2 yel V9. (2) " Sale 23 Lag YI Cam pa Ia Y 


pb y BLS ya Kan Jong UP NAS Aa SY oa al al alay Ws oa ola 


(17 1884 / 62 Du pal AS (2 7 Gel 

(27 7441 43 DL panai AS 3 ska 

Makruh menyendirikan puasa di hari jumat berdasarkan hadits riwayat Abu hurairah ra : Aku 
mendengar Nabi Muhammad shallaallaahu alaihi wa sallam bersabda “Janganlah seorang 


diantara kalian menghususkan puasa dihari jumat kecuali digabung dengan hari sebelum atau 
sesudahnya”. (HR bukhori Juz II Kitab Shoum 62/1884). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2320 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Makruh juga menyendirikan puasa di hari sabtu atau ahad berdasarkan hadits riwayat Abdillah 
Bin basar dari saudara perempuannya ra. Bahwa Rasulullaah shallaahu alaihio wa sallam 
bersabda “Janganlah kalian puasa dihari sabtu kecuali yang diwajibkan Allah atasmu”. (HR 
Turmudzi Juz III Kitab shoum 43/744). 


Dan karena orang-orang yahudi menghormati hari sabtu dan orang nasrani menghormati hari 
ahad. Namun dalam kesemuanya bila hari-hari tersebut tidak dipuasai secara sendiri dengan 
disambung bersama hari sebelum/setelahnya maka tidak lagi makruh begitu juga saat terdapat 
sebab/alasan menjalani puasa (Jumat, sabtu dan ahad) baik yang berupa sebab kebiasaan atau 
sebab karena nadzar”. | Figh al'Ibaadah- assyaafi'i 1/156 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab..... 


0104. Puasa Setahun Penuh ( Dahr ) 
PERTANYAAN : 
Muhammad Mujtahid Muthlag 


Biar tidak diseneni kepala suku... tak pisah pertanyaane...hihihi..... Bagaimana kalau puasa 
DALAA'ILUL KHOIROOT.. yang puasanya dalam jangka 3,5 tahun tidak berhenti2 kecuali hari2 
yang diharamkan... boleh nggak...? mohon pencerahannya mbah kakung lan asatidz asatidzah 
yang ada disini... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Puasa DAHR ( sepanjang tahun selain hari raya dan hari tasyrig ) 


Bl ad dal Anal pb aa pang Cemal AYI Kanal SL ca made Ande AL AP 0 SU: (Ly Res JG, 
SAY y elim Slale Sh Oh Abe plg Gada! CI 3 Li pai. cai cemaran Lay Op Jl 
MSI elo oya le Yo Hore ya JA deg € Clim Sule Sandy claw Sley . 

ale Said PAI ole ay SIB pg Ale AI Jae MI) OI SBY ea op Po HE ob AA po tang 
Ore Asy SISA eiger) (2) 


(1) bewsutay 188/1 »DiN (lanulay 44771 2 edi aka. 


(2) (255/4 2833! Ja) moaa Led JOS  elelasa ab cas ai Kader En Ggnng skanly  Sigadl ola) 


Menurut kalangan Madzhab syafiiyyah (Mughni Almuhtaaj 1/447) makruh hukumnya 
mengkhususkan puasa jumah, sabtu dan ahad dan juga makruh puasa DAHR (puasa sepanjang 
tahun) kecuali hanya berbuka dihari led dan hari-hari tasyrig bagi orang yang khawatir terjadi 
bahaya dalam dirinya atau terbengkalainya tanggungjawab pada dirinya baik yang bersifat wajib 
atau sunat (seperti mencukupi keluarga) berdasarkan hadits yang tersebut dahulu dan hadits 


AI! ale oya ole Vo Heepual por JA deley € Wlim Wale Sitadry CLim Wle SMA y lime Wale SJ Of 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2321 ) 


“Sesungguhnya dalam dirimu ada kewajiban terhadap Tuhanmu, keluargamu dan jasadmu” 
Dan dalam sebuah hadist disebutkan : 
MI! elo op el Y 


“Tidak ada puasa sepanjang tahun” (HR Bukhori Muslim) cenderung diarahkan pengertiannya 
pada hadits ini, Bagi orang yang tidak mengkhawatirkan terjadi bahaya dalam dirinya, atau 
terbengkalainya tanggungjawab pada dirinya di sunahkan puasa DAHR karena hadits-hadits yang 
diatas masih bersifat muthlak dan dengan berdasarkan hadits nabi yang lain 


Urea K2 JAS pipa dale Tiap RAI ola ea 


“Barangsiapa puasa DAHR menjadi sempit baginya neraka jahannam (artinya dia tidak 
memasukinya, atau tidak ada tempat baginya dalam neraka jahanam". | Kitab Nail al-Authaar 
IV/255. HR Imam Baehagi dan Ahmad|. Figh Al-Islaam wa Adillatuhu 111/22. 


0110. Menggabungkan Niat Puasa 
PERTANYAAN : 
Adirianto Wong Farobian 


Assalamualaikum mbah jenggot..... saya mau tanya apa boleh penggabungan niat dalam 1 
perkara.... seperti sekarang puasa rajab dan digabung dengan puasa senin kamis... mohon 
penjelasannya mbah... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum Salam. Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa 
senin / kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Imam Al-Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunnah seperti hari 
'Asyuro, jika diniati puasa lain seperti gadha ramadhan tanpa meniatkan pauasa Asyura' tetap 
mendapatkan pahala keduanya. Adapun puasa 6 hari bulan syawal jika digabung dengan gadha 
ramadhan, maka menurut imam Romli mendapatkan pahala keduanya. Sedangkan menurut Abu 
Makhromah tidak mendapatkan pahala keduanya bahkan tidak sah. 


(252 pp 2 2) — cdi alel 


ba Jai OT coli OS “Jl ye Ya 3 Onani belaB jpg Doni) to yag UAS $ ja Le yan (Jill Op) 
As Lena! DIAN Y pil ya ag j2 OY (id PAI oma DUAAI L— ya AI dah jl Hal. 
GR apa Ia ialah, Lengan al — Jill al mama Ag JAS oo PAI 3 ea! DI AAU 7 US lelah ly 
abg telg gile CA 3g Lead CNIYI pynaS — La OS Ol om SG BAY dilan Ay Jill 3 pl! Ima 
GS Maan dikata (hillan Rea tab) “Uillan WS gl cela yah ada — Uut Y pa — tw D3 0 OS Y  — Jam 
Go-killan Rap CS3N Jill p yo Ron Hasi Sl (Aly ponsel LS 2g) La mall Lagi Hai Ol Ya IS pu ama Ai 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sii h “Lal D masa lan aa Pe 3 pra — LI IL) Goa el —ael 0S — el Lani LSI 
de Otong Sy AN Pama oli Oam oyB Jelas Ad elo JP ih CJ al gag SENI Go PI ola ae 
UP la (Hg ri SEL pai SG) Lol US Goo AMS Amal NS Lol Lee ag BS Olah pg Il PL 3 
Pane ayang Anak! Ol — UT GUI Goa SI Blus oya Jonja LS pekatakly II 3 paka 3) SAM AYI 3 amal des old 
SI (aan Lagah AS jala) 2 gal Ula) BU Ily cai CI Sai V3 Oka Lal £ yel OP Ka ed ulah 
ea Maa Jaak WP A3) D yaadl ALVI Candi PLVII Cg ya Atag ey yel — lg Sdh Jis Ugaa Sa Lay 
AN lg dee (ai Camaika Ja 1g) Ela II Pai sa bg ida) Al (kan ain) LAJU Il elias. 
0m STAY HI OY cl Alam 13) US al elly Rae po aj US elang AJI si (las ot ayu 
No — GI cake 383 ea V3 ob Si ar Es JUS Hop haha O4 Oo al mad 015 daan lab 
(206 1g) — UJI H3 
HS Ily ya Ting jam! Pely el yag RajaS ALI pal! Unang cg pama 3 JB PA Si (Ha) 
LD yn3 D madkl OY Chomumk! Appa Uagh calyao Lapb d1 S3 jd Ja Leah mata 8) SAM PI 3 mall OL Korel 2 
Lead PP 
114-113 op opa pad Ratu 
Cr 3 bing el pa Lal ISI Kanal Jne pas Lal oa one KS ya Tana daddy) Haa Alb AS sll) 
& Hey Ala Aj Jet Sopab Ou da elaaley Aa oya Lag Lal BP JUS Y Aj at Jaa pe cl 
CA pp Uya) Bab! (33 ya Cam SLS Asah Cdi Ola, Load OS jo lea danang Lela Ol 
ABI gi JS laa LAI 3 IS) Lagia dorly Jua pake 152 yel Las A02 pal Aazely 1218 .—al Olian, jadi Ol, 
Tilas Ola) sls Aale Oh Can pp Tou0 pae AE pl ara Ja ega 9. 
153 1g 2 ud 
Go ISI Ria yA Anadel Jab gita (har pig Air yA A9) 1 Aly Lia Meditana AI pam Y CS (Jail dino pak U IS) 1 da 
PAN Dagia Cap II pa Bae Ling one Ie Sd Aa Gi SL INA ya IA (Ol Ling LI Junk ma, 
BIUS YP di jl sll pya2 dan Si Pl 3S ye pall ping. 
0113. Air Tertelan Saat Berkumur 
PERTANYAAN : 
Secercah Harapan 
Jika boleh bertanya lagi, orang yang berkumur saat puasa kemudian airnya tertelan. Batalkah ? 
JAWABAN : 
AghitsNy Robby 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2323 


Hukum tertelannya air saat kumur itu tafshil : 

1. Jika berkumurnya itu disyari'atkn (seperti saat wudlu/mandi) dan tak berlebihan - GA BATAL 
2. Jika berkumurnya itu disyari'atkan tapi berlebihan - BATAL 

3. Jika berkumurnya tak disyari'atkn - BATAL 

(Tagrirotus sadidah:454) 


www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/301514656538016/ 

0222. PUASA MUTIH DAN PENGANTIN WANITA 
JAWABAN : 

Nabila Rizkya Azka 


AssaLamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.. . Apa Hukumnya Puasa Mutih.? Syukron Wa 
jazakallahu AhsanaL Jaza...M 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam warohmatullaahi wabarakaatuh.. Setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan 
hukum syara' yang tidak tuntunan pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa sunah mutlak, dan 
niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian, selama pelaksanaan puasa mutih tersebut tidak 
mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunah 
mutlak. 


.. D0 we oc. 3w w &w, 3-0. . 2 00 00 - o - 2. 90 30 ow N-00 3 Aw 0, 
Latul JL play dala AN Jo HB) (ada USG Jd Jp) BALA ea omi AAS (alas Ji Sd Rila I5 KE) 
0... 08 0 - 34 0 8... 0... 03 M0 - 01-90 rand #0. 2... 0 2.3 3 # YA. 9 ...9 01.0 0 #0. 

LB LS Dily Jl JB pad Ai Spa SA AT Uh J J3 IE pe II SP IBU IE AE ia S2 Ja Lay 
ia maba SEA ag) | apa 


“Dalam puasa sunah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunah), cara niatnya 
cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada salat sunah mutlak. Meskipun 
letak niatnya sebelum dzuhur, dan tidak boleh setelah dzuhur. Karena Rasulullah Saw suatu hari 
berkata pada Aisyah: “Apa ada sarapan pagi?” Aisyah menjawab: “Tidak ada.” Nabi berkata: 
“Kalau begitu saya puasa.” Aisyah menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: 
“Apa ada sarapan pagi? Saya menjawab:“Ada.” Nabi berkata:Kalau begitu saya tidak puasa, 
meski saya perkirakan berpuasa.”. | Asna almathoolib V/281 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab.... 
Sumber : Hasil Bahts Masail LBM NU Surabaya 2009. 


oNabila Rizkya Azka »» Maaf Pak UstadZ kalau Puasa Mutih selama 7 hari sebelum 
perinakahan itu tujuannya Untuk apa ya ? 


o Masaji Antoro 25 Konon bila dilakukan puasa mutih sebelum nikah 3 atau 7 hari sebelum hari 
H agar tampil beda, fresh,, dan ngga ada BB.. Hal ini sudah termasuk ke Ranah keniscayaan 
yang bersifat adat istiadat ini Ning... '" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oZaine Elarifine Yahya »5 Tujuannya adalah agar supaya aura dalam diri kamu menebar.. 
kesiapan batin untuk menjalani kehidupan baru dalam rumah tangga lebih oke.. :o 


0236. Cicip masakan dikala puasa 
PERTANYAAN : 
Ani Fah 


Assalamu'alaikum. Apa hukumnya mencicipi makanan saat puasa,tapi setelah itu diludahkan 
kembali??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Boleh dan tidak makruh bila ada hajat, asal hanya sebatas lidah dan tidak 
sampai tertelan.Namun bila tidak ada hajat maka dimakruhkan.. 


SPL JB SUS Lagi CI 0 K4 DG Alay nan Al yag Bel al jl OLS Mery lali lal doel USU Ol dal SI Jay 


"Dimakruhkan mencicipi makanan (bagi orang yang puasa...) tersebut bila memang bagi orang 
yang tidak ada kepentingan sedangkan bagi seorang pemasak makanan baik laki-laki atau 
perempuan atau orang yang memiliki anak kecil yang mengunyahkan makanan buatnya maka 
tidak dimakruhkan mencicipi makanan buat mereka seperti apa yang di fatwakan Imam Az- 
Ziyaadi". (Assyargowy 1/445). 


0247. Suntik dan infus saat berpuasa 
PERTANYAAN : 

Toni Imam Tontowi 

Suntik sama infus itu mbatalin puasa ataukah tidak ? 
JAWABAN : 

Iwan Fathi Fauzan 


Ada 5 lubang bagi laki-laki dan 6 bagi perempuan. Jika masuk sesuatu yang kelihatan (ainiyah) ke 
dalamnya, maka batal lah puasanya, Yaitu Lubang: 1.Hidung, 2.Telinga, 3.Mulut, 4.Dubur, 
5.Kemaluan dan 6.Susu (bagi perempuan). (Kitab Sabilul Muhtadin| 


Di kitab tersebut juga disebutkan tiada batal puasanya karena memasukkan jarum suntik, karena 
kulit tidak termasuk lubang yang terbuka yang 5 atau 6 ini. Ini mazhab Imam Syafi'i 'alaihi 
ridhwanulloh wa ardhoh. Kalau mazhab Imam Maliki ditambah mata (maka bercelak membatalkan 
puasa menurut mazhab beliau 'alaihi ridhwanulloh wa ardhoh). Wallahu a'lam. Mohon dikoreksi. 
Maaf tidak menyertakan teks kitabnya. 


Raden Mas LeyehLeyeh 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2325 


Adapun hukum suntik bagi orang yang berpuasa, maka boleh jika dalam keadaan darurat. Namun 
ulama' berbeda pendapat dalam masalah suntik membatalkan puasa atau tidak ? 


Pendapat pertama : Membatalkan secara mutlak. Karena sampai ke dalam tubuh. 


Pendapat kedua : Tidak membatalkan secara mutlak. Karena sampainya ke dalam tubuh bukan 
melalui lubang yang terbuka 


Pendapat ketiga : diperinci sebagai berikut : 


1. Jika suntikan tersebut berisi suplemen, sebagai pengganti makanan atau penambah vitamin, 
maka membatalkan puasa. Karena ia membawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuh. 


2. Jika tidak mengandung suplemen (hanya berisi obat), maka diperinci : 
a. Apabila disuntikkan lewat pembuluh darah maka membatalkan puasa. 
b. Disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga maka tidak membatalkan puasa. 
PN OS bp F OLI mruo Lana OS FUI yak Ulbrasa sial 3 PA 1 Aly Ulin, 3 dil Slbunaa 3 Jas 
Ad Ijab Ulas OS OL PN MEI Jl pr ya US Le Je Wllatel Gay mp dikoukah Ana panai one OI Louasa 
Sl aki ale Of Jab oya gia OT Alas Vly RI DH ig yeddl By Laga OS Of jai data1y (4 US Uly Jab 
LaiLo Lasia amel j3 Jail ala le elit 3 Uap £ Laila gamei jg lelang Dag MS Lon pil US b yy jadi JUS! 
balai ya 0n£ JI ,L GA Je pal US j3 RI BG. 


452 | Sara pi 


JI SB Gde pal Was! 3 Iyikesl (SI) geng hal JA 1 3RYI S1 
1. SI oleh UV Ul Jas UI: Ji 
Da ajian Iin pb ya OA hey KY Ula Jas VW: Jp ah. 
Bo ad ym By GOS ASI 2 Pas Aaaa ab CAS ISI ayal Jie Ankaa CAS ISL 1 ap II yag — Jai Ad Jyy- 
las NG — Ayam ab By gag — dual! 3 OLS Ily clash 3 —3o II yag 
Edy Humaidi 
Saya copaskan dari Bahtsul Masaail PP Nurul Hudaa/1997/35.Berobat Dalam Keadaan Puasa : 


Saya adalah seorang karyawan rumah sakit Islam di Mojokerto dan sering menjumpai 
permasalahan sebagaimana di bawah, khususnya di bulan Ramadlan ini. Adapun 
permasalahannya itu sebagai berikut: 

1. Bagamana hukumnya orang puasa yang diberi injeksi/suntikan? 

2. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa dipasang infus? 

3. Bagaimana hukumnya orang puasa yang diberi obat tetes mata/tetes mata atau tetes 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2326 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


telinga? 
Jawaban: 


1. Orang yang berpuasa dan disuntik, puasanya tidak batal, sebab obat yang dimasukan melalui 
injeksi itu adalah ke dalam daging, dan tidak ke dalam rongga badan. 


Dasar pengambilan Kitab Al Mahali, Hamisy dari Kitab Al @alyubi juz 2 halaman 56: 


Andaikata seseorang menyampaikan obat bagi luka betis sampai luka kedalam daging, atau 
menancapkan pisau pada betis tersebut sampai ke sumsum, maka hal itu tidak sampai 
membatalkan puasanya, daging itu bukan rongga badan. 


2. Infus yang diberikan kepada pasien itu ada dua macam, meskipun caranya sama, yaitu infus 
untuk memasukan obat dan infus untuk memasukan makanan. Namun yang jelas, kedua 
macam infus tersebut dilakukan dengan memasukan jarum infus ke dalam saluran darah. 


Masalahnya sekarang, apakah saluran darah itu oleh ilmu kedokteran dianggap rongga seperti 
Usus yang menjadi saluran makanan, maka memasukan jarum injeksi ke dalam urat nadi 
tersebut oleh ilmu kedokteran tidak di anggap rongga seperti usus, maka memasukan jarum 
injeksi itu tidak di masukan melalui jarum infus tersebut adalah bahan makanan. 


Sebab orang yang di infus dengan bahan makanan, yang terkadang beberapa tube, dia akan 
sanggup hidup meskipun berbulan-bulan meskipun tanpa makanan dan minuman lewat 
mulutnya. Maka ditinjau dari kandungan hikmah disyariatkan puasa, memasukan bahan 
makanan melalui jarum infus dapat membatalkan puasa. 


Dasar pengambilan Kitab Al Mahalli, Hamisy dari Kitab Al @alyubi juz 2 halaman 56: 
BN KA Yap WP, 


Dan andaikata seorang menikam dirinya sendiri atau orang lain menikam dirinya dengan izinnya, 
kemudian pisaunya sampai pada rongga, maka hal itu membatalkan puasanya. 


3. Memasukan obat tetes ke dalam telinga hukumnya membatalkan puasa. Memasukkan obat 
tetes mata tidak membatalkan puasa. 


Dasar pengambilan Kitab Al Fighul Manhaji ala Madzahibil Imam Asy Syafi'i halaman 84: 
Gia paka 5 jin Pe yA Ga aa Kia GP Alan 0381 ya oha3 UG. 


Maka tetesan ke dalam lubang dari telinga adalah membatalkan puasa, karena telinga itu adalah 
lubang yang terbuka. Dan tetesan ke dalam mata itu tidak membatalkan puasa, karena mata itu 
lubang yang tidak terbuka. 


0250. RAHASIA PUASA 


Sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadhan yang mulia pada tahun ini 
merupakan sesuatu yang amat membahagiakan kita. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2327 ) 


Ramadhan, amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia 
maupun di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa 
sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah Ramadhan. 


Dr. Yusuf @Gardhawi dalam kitabnya Al Ibadah Fil Islam mengungkapkan ada lima rahasia puasa 
yang bisa kita buka untuk selanjutnya bisa kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadhan. 


1. Menguatkan Jiwa. 


Dalam hidup hidup, tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsunya, lalu 
manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya meskipun keinginan itu merupakan 
sesuatu yang bathil dan mengganggu serta merugikan orang lain. Karenanya, di dalam Islam ada 
perintah untuk memerangi hawa nafsu dalam arti berusaha untuk bisa mengendalikannya, bukan 
membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat 
duniawi. 


Manakala dalam peperangan ini manusia mengalami kekalahan, malapetaka besar akan terjadi 
karena manusia yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu itu akan mengalihkan penuhanan 
dari kepada Allah Swt sebagai Tuhan yang benar kepada hawa nafsu yang cenderung 
mengarahkan manusia pada kesesatan. Allah memerintahkan kita memperhatikan masalah ini 
dalam firman-Nya yang artinya: 


“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan 
Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya.” (AS 45:23). 


Dengan ibadah puasa, maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang 
membuat jiwanya menjadi kuat, bahkan dengan demikian, manusia akan memperoleh derajat 
yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci dan ini akan membuatnya mampu mengetuk dan 
membuka pintu-pintu langit hingga segala do'anya dikabulkan oleh Allah Swt, Rasulullah Saw 
bersabda yang artinya: 


“Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak do'a mereka: orang yang berpuasa hingga berbuka, 
pemimpin yang adil dan do'a orang yang dizalimi (HR. Tirmidzi). 


2. Mendidik Kemauan 


Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, 
meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik 
akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya yang baik, meskipun peluang 
untuk menyimpang begitu besar. 


Karena itu, Rasulullah Saw menyatakan: Puasa itu setengah dari kesabaran. Dalam kaitan ini, 
maka puasa akan membuat kekuatan rohani seorang muslim semakin prima. Kekuatan rohani 
yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan 
atau kenikmatan duniawi yang sangat besar, dan kekuatan rohani juga akan membuat seorang 
muslim tidak akan berputus asa meskipun penderitaan yang dialami sangat sulit. 


3. Badan 


Disamping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar juga akan memberikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2328 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah Saw, 
tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia yang membuat kita 
tidak perlu meragukannya lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu, perut 
memang harus diistirahatkan dari bekerja memproses makanan yang masuk sebagaimana juga 
mesin harus diistirahatkan, apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi 
tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air dan sepertiga untuk udara. 


4. Mengenal Nilai Kenikmatan 


Dalam hidup ini, sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada 
manusia, tapi banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Dapat satu tidak terasa 
nikmat karena menginginkan dua, dapat dua tidak terasa nikmat karena menginginkan tiga dan 
begitulah seterusnya. Padahal kalau manusia mau memperhatikan dan merenungi, apa yang 
diperolehnya sebenarnya sudah sangat menyenangkan karena begitu banyak orang yang 
memperoleh sesuatu tidak lebih banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh. 


Maka dengan puasa, manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang 
kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung betapa besar 
sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita 
tidak makan dan minum sudah terasa betul penderitaan yang kita alami, dan pada saat kita 
berbuka puasa, terasa betul besarnya nikmat dari Allah meskipun hanya berupa sebiji kurma atau 
seteguk air. Disinilah letak pentingnya ibadah puasa guna mendidik kita untuk menyadari tinggi 
nilai kenikmatan yang Allah berikan agar kita selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur 
dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlah memang sedikit dan 
kecil. 


Rasa syukur memang akan membuat nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi jumlah atau 
paling tidak dari segi rasanya, Allah berfirman yang artinya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasati Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih 
(AS 14:7). 


5. Mengingat dan Merasakan Penderitaan Orang Lain 


Merasakan lapar dan haus juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya 
penderitaan yang dirasakan orang lain. Sebab pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan 
segera berakhir hanya dengan beberapa jam, sementara penderitaan orang lain entah kapan akan 
berakhir. 


Dari sini, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada 
kaum muslimin lainnya yang mengalami penderitaan yang hingga kini masih belum teratasi. Oleh 
karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas itu, sebelum Ramadhan berakhir, kita diwajibkan 
untuk menunaikan zakat agar dengan demikian setahap demi setahap kita bisa mengatasi 
persoalan-persoalan umat yang menderita. Bahkan zakat itu tidak hanya bagi kepentingan orang 
yang miskin dan menderita, tapi juga bagi kita yang mengeluarkannya agar dengan demikian, 
hilang kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta seperti gila harta, kikir dan sebagainya. 
Allah berfirman yang artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2329 ) 


itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 
(AS 9:103). Hakam Ahmed ElChudrie 


0274. @odho puasa untuk Mayit alMarhum atau 
alMarhumah 


PERTANYAAN : 
Syah Az 


Adakah niat khusus meng-godho puasa yang diperuntukan bagi orang tua kita yang telah 
meninggal ? 


JAWABAN : 


Masaji Antoro 


elail sell ang Sik Aka Ola pg IMS am Old AT Oli, Jero am MS mela Al al me 3 
BAYI dis O99 LS Land yel Arok neng Jet Aa AKU PI Jaling Jas pel Apa uang Aly dis ale UL 


Menurut pendapat yang paling shahih (paling benar) bila seseorang mengakhirkan gadha puasa 
ramadhan hingga datangnya ramadhan yang lain (berikutnya) sementara terdapat kesempatan 
baginya sebelumnya menggadhanya, kemudian ia meninggal maka dikeluarkan dari harta 
peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan dua Mud, satu mud akibat pengganti 
puasa yang digadha, satu mud sebab pengakhiran gadha. Bila walinya berpuasa gadha untuknya 
maka hanya diwajibkan satu mud sebab pengakhiran gadha, sedang menurut mugabil ashah 
(bandingan pendapat yang paling shahih diatas) : Cukup baginya satu mud. Saluran Mud bentuk 
fidyah ini pada fakir miskin bukan golongan yang berhak menerima zakat yang lainnya. |As-Siraaj 
al-Wahhaaj 1/1451. 


Sedang niatnya : Boleh semisal "NAWAITU SHOUMA GHODIN LI @ADHAA-I SHOWMI 
ROMADHAANA"........ (nama orang meninggal yang digadhai puasanya) FARDHAN LILLAAHI 
TA'AALAA. 


Boleh juga pake bahasa Indonesia, jawa, madura... silahkan asal pengertiannya “Berniat puasa 
untuk sifulan yang telah meninggal" 


0277. OBAT ANTI HAIDH DAN PUASA RAMADHAN 
PERTANYAAN : 
Ayi Yuniar 


1. Demi ingin berpuasa sebulan penuh seorang muslimah mngkonsumsi obat anti haid. 
Bagaimana menurut islam yang demkian itu ? 


2. Gabriel mencoba meminumkan obat tersebut kepada istrinya agar ia dapat menggarap sawah 
sebulan penuh. Bagamanakah Islam menyikapinya ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2330 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 


Dalam dua pertanyaan di atas menurut kalangan Syafiiyyah diperbolehkan asalkan tidak 
menimbulkan bahaya pada dirinya. Berikut uraiannya, sekaligus pendapat-pendapat kalangan 
madzhab selain syafiiyyah tentang wanita yang minum obat pencegah datangnya haid. 


o- 0 o- cg. 09 0 TT an 5 - - @.0 2 0.90 
PPI mind syal Jlantul jln Alto La DL SL 3 


"Dalam Fatawa Al Gammaath (Syeikh Muhammd ibn al Husein al @ammaath) di simpulkan 
diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah datangnya haid." (Ghayatut Talkhis: 196). 
Sumber kitab : Ghooyah at-Talkhiish al-Murood 247 / halaman 196, maktabah syamilah (Figh 
Syafi'iyyah). 


Ip La Alay Ika Ueike 4 Gobii Up La Gang VA pir AU OP oderya jab dya Lag La ai Of Uh 
Puas sofia Hai ON Gi ah 1 Like Cab aa dp alah ai ab 13 yaa Ag Aa No Hala 
Lan) Kemal de Tail Dl Uu aah MI DAS | NI Jonam 


"Kalangan Malikiyyah berpendapat : 


Haid adalah darah yang yang keluar dari alat kelamin wanita pada usia yang ia bisa hamil menurut 
kebiasaan umum. Bila wanita menjalani puasa akibat obat yang mencegah haid hadir dalam 
masanya, menurut pendapat yang zhahir masa-masa tidak dikatakan haid dan tidak 
menghabiskan masa iddahnya, berbeda saat ia menjalani haid dan meminum obat untuk 
menghentikan haidnya diselain waktu kebiasaannya, maka ia dinyatakan suci namun iddahnya 
dapat terputus karena sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita mencegah atau 
mempercepat keluarnya darah haid bila membahayakan kesehatannya karena menjaga 
kesehatan wajib hukumnya." (al-Fighu 'ala Madzahibil 'Arba'ah, 1/103). Sumber kitab: Al Figh “alaa 
Madzaahib al-Arba'ah 1/103, maktabah syamilah (Figh Mugaarin). Sumber link : http:// 
islamport.com/w/fah/Web/2793/102.htm(1/103 


AAA Len 


-9 0o- 0 Ao. 34 09 za 
Hb yaa dug dil — Uji 
R2 30 LA .. 90 


SP ga S3. Ha bh An 3 cal Mn 
Jera bea sya L35 Of jl jang il yna LS. aan una, 
Ba SG Ob jai Lea Ka ee JOKO pe ad. 


0 9 jahd 


Pn oa anna Oh Up au Ku AP Lean ing ap na HO 
YA Ja pP OS JLN (pai Ulas 4 CNN Jai YA Ag Kei 8 at Ul ya IU Ob RSU 
Gam dl Il et BEA Dp Pa ay 


3g 0 o 000 N o- 3g. o- 0 9 49 an G2. Igo 0 2. 2g, 39 — 0 - @- 0 
Baal Ap Kai) Oia AP arm! el 3 Pal Ipa olga adl nya BI il adl ye 3) 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2331 ) 


dy 218 / 1 pai SS 1366 1 JAR Calya 6 168 6167 /1 Hyowi ile 620271 paste gl elo 


Hukum umum 


Keluar dan hilangnya haid akibat obat. Kalangan Hanabilah menjelaskan : Diperkenankan bagi 
wanita meminum obat yang diperbolehkan syara untuk memutus datangnya haid bila aman dari 
bahaya, itupun bila seijin suami karena suami punya hak anak atas dirinya, Imam malik 
memakruhkannya bila menimbulkan bahaya dalam raganya seperti diperkenankan baginya 
meminum obat yang diperbolehkan syara' untuk mendapatkan masa haidnya hanya saja bila 
bertujuan yang diharamkan syara' seperti agar tidak berpuasa dibulan ramadhan maka tidak 
diperkenankan. 


Wanita yang meminum obat kemudian hilang haidnya maka dihukumi wanita suci, namun wanita 
yang meminum obat agar mendapatkan haidnya sebelum masanya tiba maka darah yang keluar 
menurut kalangan malikiyyah bukanlah darah haid dan dia tetap dikatakan suci dan tidak habis 
iddahnya dan tidak halal untuk dinikahi, baginya tetap wajib sholat dan puasa karena 
kemungkinannya bukan darah haid, boleh menggadha puasanya bukan shalatnya karena 
kemungkinan yang keluar darah haid. 


Kalangan Hanafiyyah menjelaskan : Wanita yang meminum obat kemudian keluar darah haid 
pada masa-masanya, yang keluar adalah darah haid dan menghabiskan masa 
iddahnya." (Haasyiyah Ibn “Aabidiin 1/202, Haasyiyah ad-Daasugi 1/167-168, Mawaahib al-jaliil 
1/366, Kasysyaaf al@anaa' 1/218). Jal-Mausu'ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyah, 18/327). Sumber kitab: 
Al Mausuu'ah al-Fighiyyah al Kuwaitiyyah XVII1/327 , maktabah syamilah (Figh Mugaarin). Sumber 
link: http://islamport.com/d/2/fgh/1/35/820.html (19/357). 


Catatan: 


Berikut ta'bir Kitab Kasysyaaful @anaa' selengkapnya: 

8. 3.9 o 0. o B3 90. - oo. 8 - 9 og. o- 0 0 Pe 20 3 OLX & 3 
dobel (II OSh UI aU JB) 3 JSI (Lai ya al ga Gaal dai elsa Sama) 
Sah ra GIE (ALA Meng Ula ab ya) Jai dai Lela ly Lal lah? Kat (la SMS Jar Jay) JI 

Dai Juna Uya Upi DAN etadl d4. 
CI Gt lea alga Lah Jera cah 3 JB (OS Aeyh ) OA adal bolanya Uh Jia cal (altay ) 


"IDiperbolehkan meminum obat yang diperbolehkan syara' untuk memutus datangnya haid bila 
aman dari bahaya atas dasar nash) sebagaimana masalah 'azl. (@adhi Ibnu Muflih berkata: tidak 
diperbolehkan kecuali dengan sejin suamij sebab suami memiliki hak atas mendapatkan 
keturunan (serta perbuatan suami akan hal itu) yakni meminumkan obat yang diperbolehkan syara' 
pada istri untuk memutus haid (tanpa sepengetahuan istrinya pantas dinilai haram) diungkapkan 
dalam kitab Furu', ditegaskan pula dalam kitab al-Muntaha sebab perbuatan itu melanggar hak 
istrinya untuk mendapatkan keturunan yang dikehendakinya 


(Sebagaimana hal ituJ yakni sebagaimana meminumkan pada istri obat yang diperbolehkan syara' 
untuk memutus haid (boleh juga meminum air kapur) Dijelaskan dalam kitab al-Muntaha bahwa 
bagi suami boleh meminum air yang diperbolehkan syara' untuk menolak keinginan 
persetubuhan." (Kasysyaful @ana', 1/218). Sumber kitab : Kasysyaaful Ganaa' karya Syeikh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Manshuur ibn Yunuus al Bahuuti juz Il halaman 96, maktabah syamilah (Figh Hanabilah). Sumber 
link: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-168ID-444. Wallaahu 
A'lamu bishshawaab. 


0292. Berpuasa namun berjunub 
PERTANYAAN : 
Mulyadi Sholeh 


Ada sepasang suami istri melakukan hubungan intim di malam romadhon sehingga dia ketiduran 
dan ketika terbangun sudah masuk waktu subuh.Bagaimanakah hukum puasanya ? 


JAWABAN : 

Hafa Zubair 

Puasanya sah.. sebab syaratnya berpuasa tidak ada ketentuan harus suci dari dua hadats. 
Masaji Antoro 


PUASANYA SAH 


10 a a 8 -e 3.09. ne 22.9 Le... - 2.0 oo 8. 90 30 0.9 8 38 0 0 8 - 
22 — AI Jo AI Iga Se Aga 3 SB Talun ly Kate DP ly Jasa Ol JS Cia ganas Ole #apadi elal Uut Aya guna) 


(ab Pn ae 


(1) 153 -152/1 JSY alpr3 «189 - 188 /1 DA, 109 /3 531, 38/71 sladi. 


(2) Jie AI ab oya Latar Cemas OS DL elang dat AI la AI Syury AS A3 1 IU Rakus plg Kilo Ol "1 ya 
(Foil 5 — 153 / 4 dl) SI Ai" ena £. 


Berpuasa hukumnya SAH bagi orang junub seperti orang yang memasuki shubuh sebelum ia 
menjalani mandi besar karena Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu 'anhuma berkata : “ 
Sesungguhnya Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub 
karena jima' dengan isterinya, kemudian ia mandi dan berpuasa” (Hadits Riwayat Bukhari 4/153). 
ALBADAA-I' 1/38, ALMUGHNI 111/109, ALMUHADDZAB 1/188-189, JAWAAHIR AL-IKLIIL 1/152- 
153. (ALMAUSUU'AH ALFI@HIYYAH XVI/55 |. 


0296. Manfaat puasa bagi kesehatan 


Puasa, selain kewajiban bagi umat Islam, juga dari sisi ilmu kedokteran, berpuasa ternyata bisa 
memberikan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Menurut dari Siti Setiati SpPD, spesialis 
penyakit dalam dari Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran 
Universitas Indoenesia (FKUI), dengan berpuasa, jumlah kalori makanan yang kita konsumsi 
biasanya akan berkurang. "Pembatasan jumlah kalori makanan adalah salah satu cara yang telah 
terbukti dapat memperlambat penuaan. Serta mencegah penyakit yang sering timbul pada usia 
lanjut dan kanker," kata siti Setiati, Rabu (27/7/2011) lalu, di Jakarta. 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2333 ) 


Saat berpuasa, umumnya akan terjadi pengurangan jumlah kalori yang diasup hingga 10-40 
persen dari kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian pada binatang menunjukkan, dengan 
mengurangi jumlah kalori ternyata dapat memperpanjang usia harapan hidup, menurunkan risiko 
kanker, mencegah berkembangnya penyakit seperti diabetes dan ginjal. "Penelitian pada manusia 
juga sudah ada. Dan hasilnya, komposisi lemak tubuh berkurang, tekanan darah membaik, 
kolesterol turun, risiko diabetes berkurang, dan dapat memperlambat proses penuaan," katanya. 


Siti mengatakan, berbagai penelitian dan literatur memang telah membuktikan manfaat puasa bagi 
kesehatan. Tetapi, seseorang tentu tidak akan langsung merasakan khasiatnya jika hanya puasa 
sebulan saja. "Ini tentu bukan puasa yang hanya dilakukan satu bulan saja. Tetapi harus terus 
menerus dilakukan dalam bulan-bulan berikutnya," jelasnya. Manfaat restriksi (pembatasan) kalori, 
lanjut Siti, juga berpengaruh pada kesehatan jantung. Pembatasan kalori, dipercaya dapat 
memompa jantung menjadi lebih kuat dan membuat seseorang tidak mudah lelah setelah 
melakukan aktivitas atau olahraga. | TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA |. 


0300. PUASA : Waktu Imsak Sebelum Adzan Shubuh 
PERTANYAAN : 
IzZa Anisatul Husna 


Assalamu 'alaikum ada sebagian yang mengatakan jam 3 itu belum masuk waktu sahur dan 
mencantumkan waktu imsak itu bid'ah ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Waktu sahur sepanjang malam sebelum masuk waktu subuh dan mengenai waktu imsak demikian 
ini uraiannya... 


WAKTU IMSAK TIDAKLAH SESAT ( Menolak Fatwa Sesat Ulama Salafy ) 
oleh Agil Fikri pada 28 Juli 2011 jam 22:01 
MUKADDIMAH 


Dalam beberapa tahun ini muncul fatwa dari Ulama Wahaby yang menfatwakan tentang 
terlarangnya dan sesatnya jadwal waktu Imsakiyah yang muncul pada bulan Ramadhan, fatwa ini 
menurut pandangan para wahaby disebabkan ada beberapa hal yaitu waktu imsak adalah bid'ah 
dan tidak ada pada zaman nabi, waktu imsak di asumsikan wahaby sebagai awal waktu berpuasa 
padahal mengakhirkan waktu sahur adalah sunnah dan utama, waktu imsak termasuk dalam 
kategori membuat syareat baru dan kalaupun ada tentu nabi telah melakukannya. Beberapa alas 
an tersebut begitu mengemuka di permukaan dan difatwakan untuk mensesatkan jadwal waktu 
imsakiyah yang berkembang di masyarakat, utamanya di daerah muslim Sunni. 


PERSPEKTIF IMSAK MENURUT ILMU FALAK 


Waktu imsak adalah waktu tertentu sebelum shubuh, saat kapan biasanya seseorang mulai 
berpuasa|1). Mengenai watu imsak ada yang berpendapat 15 menitf2),10 menit(3I, dan ada yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2334 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menggunakan 18 menit dan 20 menit sebelum fajar shodig yang merupakan awal waktu shubuh 
dan juga awal berpuasal4|. Dalam hal ini para ahli astronomi berbeda pendapat mengenai 
irtifa” (ketinggian matahari ) fajar shadig yang pada waktu itu dibawah ufug (horizon) ada yang 
berpendapat -18,-19,dan -20f5|. 


Fenomena ini dalam astronomi disebut dengan Twilight, fenomena ini muncul dibawah horizon 
sampai matahari terbit pada pagi hari atau setelah matahari terbenam pada sore harif6J. Pada 
waktu itu cahaya kemerahan dilangit sebelah timur sebelum matahari terbit, yaitu saat matahari 
menuju terbit pada posisi jarak zenith 108 derajad dibawah ufug sebelah timur|7J. Dalam 
Explanatory Supplemen to The Astronomical Almanac dijelaskan" this is caused by the scattering 
of sunlight from upper layer of the earth atmosphere. It begins at sunset (ends at sunrise) and is 
conventionally taken to end (or begin) when the center of the sun reaches an altitude of -18”.I8| 


Fajar sendiri dibagi menurut ahli astronomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fajar waktu pagi dan 
fajar waktu senja hari, secara fighi fajar dibagi menjadi dua juga yaitu fajar shodig dan fajar kadzib, 
dalam hal ini K. Maisur mengatakan 


Sole J3 MIS) Lal daki ia £ Nelasana pala SP HIS BNL LeLamadh lgs Lian 05 ya picakl yag OT 


Dalam ranah figih fajar dapat dibagi atas dua macam yaitu fajar shadig dan fajar kadzib, fajar 
kadzib adalah fenomena cahaya kemerahan yang tampak dalam beberapa saat kemudian 
menghilang sebelum fajar shadig, dalam dunia ilmu astronomi sering disebut Twilight False atau 
Zodiacal light, Fajar kadzib terjadi akibat hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet 
di ekliptika,sedangkan fajar shadig adalah fenomena astronomical twilight yang muncul setelah 
fajar kadzib. Para Ahli Figih memberi gambaran bahwa fenomena fajar shadig ketika mega putih 
(biyadh) dari horizon telah tampak dari arah timur, hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al- 
Bagoroh ayat 187 dimana waktu melakukan puasa adalah ketika terbitnya fajar (fajar shadia) 
sampai tenggelamnya matahari.(10| 


WAKTU IMSAK DALAM PERDEBATAN 


Dalam pemaparan diatas waktu imsak adalah suatu waktu sebelum waktu shubuh dimana juga 
menjadi awal untuk menjalankan ibadah Puasa, dari gambaran ini sungguh salah apabila diyakini 
bahwa awal berpuasa dimulai pada waktu imsak ini dan ini kemudian yang disalah persepsikan 
oleh ulama-ulama salafy, penggunaan waktu imsak ternyata berkaitan dengan kehati-hatian 
(ikhtiyat) dalam menjalankan awal ibadah puasa, dalam menyikapi fatwa sesat dari salafy 
setidaknya ada beberapa hal yang bias kita fahami, antara lain: 


Pertama, masalah augot terkait dengan masalah fenomena alam untuk itu kita harus memahami 
bahwa masalah augot berkaitan dengan Sunnatulloh, Sunnatullah mengatur dan berlaku untuk 
alam semesta (makro kosmos) dan alam manusia (mikro kosmos), hukum ini tidak diwahyukan, 
tetapi dihamparkan dalam bentangan realitas alam semesta dan alam manusia, yang semuanya 
tunduk patuh kepadanya dengan sukarela maupun terpaksa, hukum ini berlaku obyektif, pasti dan 
tetap, diperoleh melalui observasi dan lahirlah science dengan berbagai disiplin ilmu yang 
melingkupinya, berbeda dengan Dienullah yang khusus mengatur alam manusia yaitu tentang 
bagaimana harus berprilaku terhadap penciptanya, dirinya sendiri, dan lingkungannya, hukumnya 
bersifat subyektif, tidak pasti, tidak tetap, hukum ini diwahyukan dan terangkum di dalam Algur'an 
dan Hadist, pengetahuannya di peroleh dari telaah kita terhadap teks-teks wahyu, maka lahirlah 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2335 


ilmu figih, tafsir, hadits, dll, derajad kebenarannya seberapa akurat ia didukung oleh dalil-dalil nagli 
yang sifatnya legal formal, ayat-ayat yang berkiatan dengan fajar nampak jelas merupakan bagian 
dari ayat-ayat kauniyah dan akan dapat difahami dari Sunnatullah. 


Kedua, waktu imsak merupakan bagian dari ikhiyat, artinya waktu imsak diperlukan dalam rangka 
untuk menjauhkan kita dari kesalahan untuk makan dan minum, maksudnya supaya kita hati-hati 
dan tidak makan dan minum ketika waktu puasa telah tibal11). Hal ini sangat jelas bahwa dalam 
waktu imsak bukanlah awal melaksanakan puasa dan dugaan serta tuduhan dari salafy salah 
besar, ihtiyat sangat penting sekali dalam menjalankan ibadah kita, Syekh Ali al-Shobuni 
mengisyaratkan hal tersebut dengan sebuah goidah : 


Bli! Ld daa Bola, sil12) 


Akhirnya dari pemaparan tersebut, maka waktu Imsak yang banyak beredar bukanlah suatu bid'ah 
yang sesat tetapi bagian dari bid'ah hasanah dalam rangka memudahkan kita dalam menjalankan 
ibadah Puasa. 


(11 Nur Ahmad Shadig bin Saryani, Abu Saiful Mujab, Nur al-Anwar min Muntaha al-Agwal, 
Madrasah Tasywig al-Thullab al-Salafiyah, Kudus, 1407H/1986M, hal 66 


Pi Pena opcit, hal 66 
(3) Sjamsul Arifin,Drs.H, Ilmu Falak, STAIN PONOROGO, Ponorogo, 1997M. hal 56 


(4) Al Istanbuly, Sa'id bin Husaein Hamly, Kitab Mawagit al-Sholat, Hakikat Kitabevi, Istanbul, 1988 
M, hal 33 


Dsesss opcit, hal 33. 
(6J Azhari, Susiknan, Ensiklopedia Hisab Rukyat, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005, hal 156. 
Kej a opcit, hal 53 


(8| Yallop, B.D, Astronomical Phenomena, Explanatory Supplemen to The Astronomical Almanac, 
University Science, California, 1992, hal 492 


(9) Al-Tursidi, Maisur,K, Al-Hawashil , PP. Mahir al-Riyadh, Kediri, tt, hal 50 
(10J Sabig, Sayyid, al-Syekh, Figh al-Sunnah, Dar el-Fikr,Beirut, 1403H/1983M, hal 369 


(M1) Al Istanbuly, Sa'id bin Husaein Hamly, Kitab Mawagit al-Sholat, Hakikat Kitabevi, Istanbul, 
1988 M, hal 33 


(12) Al-Shobuny, Mohammad Ali, Al-Syekh, Rawai' al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Guran, 
jilid 2, Dar el-Fikr, Beirut,tt,, hal 205 


0320. SUNTIK DAN BERPUASA 
PERTANYAAN : 


Dien Saepudin 


IS pg AI ny) Sale Sudi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mohon di cerahkan soal "@oul mu'tamad" mengenai pengobatan dengan cara disuntik ketika 
puasa itu apakah membatalkan atau tidak ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
—S pg 3 39 (Nu Sae) 


Hukum suntik bagi orang yang berpuasa, maka boleh jika dalam keadaan darurat. Namun ulama' 
berbeda pendapat dalam masalah suntik membatalkan puasa atau tidak ? 


Pendapat pertama : Membatalkan secara mutlak. Karena sampai ke dalam tubuh. 


Pendapat kedua : Tidak membatalkan secara mutlak. Karena sampainya ke dalam tubuh bukan 
melalui lubang yang terbuka 


Pendapat ketiga : diperinci sebagai berikut : 


1. Jika suntikan tersebut berisi suplemen, sebagai pengganti makanan atau penambah 
vitamin, maka membatalkan puasa. Karena ia membawa makanan yang dibutuhkan ke 
dalam tubuh. 


2. Jika tidak mengandung suplemen (hanya berisi obat), maka diperinci : 
a. Apabila disuntikkan lewat pembuluh darah maka membatalkan puasa. 

b. Disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga maka tidak membatalkan puasa. 
PA OS by £ OLI mewuso Lanka US FYI gadi Olbuna piudly PA : dani Ola) 3 Jail Donna 3 Jas 
Aa Ijab Ulas OS OL PN MEI Jak apr ya US Le Je Willie Gaby mp dikoukah Ana panai one UI Lonasa 
Ibu ale OP P Jali oya ca Ol dalah Vl) RI DB Ab pp pidl Sy Legal OS Of Ja dakuy (4 OS Ol Jalu 
Late Lania gewol jly Jail Al Je eat 3 ar £ Leto gemel y bellay Diab AS onani US bi asi )Us3YI 
bala op 0n£ JB IL GA des pal 3 j3 2) BG. 


452 | Sara pi 

JI LSG Cde pal Was! 3 Igikoel SI) gang hal JA 1 Any S1 
1. SI log KY Ulas Jas UI: Jp 

Da ajian Iii pb ya OA oo) KY Ula Jas VW: Jp ag. 


Bo Ay Go BOS ISI 2 Bath Tndka pd SAS NN, pegal Hasi Ankaa CAS IS 5 —nn VI yag — Jaa ad Jp 
ds 3 — ad yi ay gag — Jaa DOS Ily cad 3 —in II ag 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2337 ) 


Sumber http://www.forsansalaf.com/2010/meninggalkan-puasa-karena-suntik/ 
0332. PUASA : Menelan ludah sewaktu berpuasa 
PERTANYAAN : 

Sulton AsSammagy 


Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya apakah menelan air ludah membatalkan puasa ? saya 
buka fathul mu'in tapi saya masih bingung penjelasan di kitab tersebut. 


JAWABAN : 
Abdullah Afif 
Ta'birnya Fat-hul Mu'in sbb : 


BI yag Milan ya dalan Gale Cal Sn0 ale Gay Jaka 


laa yufthiru biroigin thoohirin shirfin ai khoolishin ibtala'ahuu min ma'danihii wahuwa jamii'ul fami 


Poso ora batal sbab ngeleg idu kang suci tur murni kang ngeleg saking sumbere idu yoiku 
sekabehane ruangan cangkem. 


Namun jika air ludah tersebut sengaja dikumpulkan dalam mulut sehingga menjadi banyak lalu 
ditelan, maka ada dua pendapat.. Ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa, dan ada pula 

yang mengatakan membatalkan puasa. Berikut ta'bir dari Kitab Al-Muhadzdzab : 
Cd) Ag Aorlon Y Udin JO AKG ll MY 4 dngan Jas 1 Wall 1 Opor dadid dakaaly Lp Uh) dad 3 A Oly « 
Woo AS Alay oya dalan La AB dahan ya Ad yr Jl hey MY Jas V1 GI). Andy diliat Om Le di ISI Usah 


WA IN JAMA'A FII FAMIHII RAIGAN KATSIIRAN FA IBTALA'AHUU FAFIIHI WAJHAANI, 
AHADUHUMAA: YABTHULU SHAUMUHUU... WATSTSAANII: LAA YABTHULU 


Jika seseorang (yang berpuasa) mengumpulkan air ludah yang banyak dalam mulutnya lalu 
menelannya, maka ada dua pendapat : 

Pertama : Batal puasanya 

Kedua : Tidak batal. 
Imam Nawawi dalam Syarahnya mengomentari sbb: 


SOE bei | dl nah ata WS pb jl MANIS AS Ob Una ha HS Gay metal dy ai Y 1 lagpuol 


ASHAHHUHUMAA LAA YUFTHIRU, WA LAU IJTAMA'A RAIGUN KATSIIRUN BIGHAIRI 
@ASHDIN BI AN KATSURA KALAAMUHUU AU GHAIRI DZAALIKA BIGHAIRI @ASHDIN FA 
IBTALA'AHUU LAM YUFTHIR BILAA KHILAAFIN 


Pendapat yang ashah (paling shahih) tidak membatalkan puasa. Jika ludah banyak terkumpul 
tanpa disengaja, misalnya banyak berbicara atau yang lainnya dengan tanpa sengaja kemudian 
menelannya maka tidak membatalkan puasa tanpa ada perbedaan. | Sumber : Al Majmuu"', 
Syarah al Muhadzdzab juz VI halaman 327 |. Wallaahu A'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2338 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0421. HUKUM PUASA PATI GENI DAN TIRAKAT 
PERTANYAAN 

1. Puasa mutih, Puasa ngrowot, Puasa patigeni, boleh apa tidak?? 

2. Apakah tidak termasuk wishol yang dilarang? 
JAWABAN 


1. Setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara' yang tidak tuntunan 
pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa sunah mutlak, dan niatnya adalah 
puasa mutlak. Dengan demikian, selama pelaksanaan puasa patigeni tidak 
mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk 
puasa sunah mutlak. 


LA JG plug lea Ko ab Y oa UIN J3 Joy JLN aa ana SUS (al JAN Hala 3) 
Lan 3 ly Jt II JB ani Ai sig Sate AT UI J3 BB pe 3) SP IBU IE SAE Iya SA Ja Up 
ost mnsn Jaa a99 Laga 

“Dalam puasa sunah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunah), cara niatnya 
cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada salat sunah mutlak. Meskipun 
letak niatnya sebelum dzuhur, dan tidak boleh setelah dzuhur. Karena Rasulullah Saw suatu hari 
berkata pada Aisyah: “Apa ada sarapan pagi?” Aisyah menjawab: “Tidak ada.” Nabi berkata: 
“Kalau begitu saya puasa.” Aisyah menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: 


“Apa ada sarapan pagi? Saya menjawab:“Ada.” Nabi berkata:Kalau begitu saya tidak puasa, 
meski saya perkirakan berpuasa.” 


2. Puasa patigeni (puasa 24 jam) tidak termasuk puasa wishal yang dilarang oleh 
Rasullah Saw. karena puasa wishal yang dilarang adalah berpuasa selama 2 hari 
(48 jam). 


(359-357 21 6g). 
SIB IU pel Sl Je sal Jeep Ol 2 SA Iyo V" Sya elang daa Ah ala Ga Har Ai SAI Aan GI P3 
SAS otg " Gank Billy Gganbas pala 3 al SI SILAS ma Ih JUS Sage el 

3 Nong Kadi JT OB SU Yg el Y bed Jab! G3 Jalin Yg laclad Ora pas Ol d0 etil Ie Kisi) Lulbuol JU 
Yg SL Of IbejI Ob me LL) Illoy Uma 0m Il mapun dai pena JI ISI Pt OP NAS) YLey yaaa Di 
dai pai Ganbly Una elaly Kadal ah APA SILII pakag SI Kemle Ji Oly ob N JSU deg Jyaag 
Calo oya OpaL Y GIE Ulah eluny Baal Ula 

“Rasul bersabda: Janganlah kalian melakukan puasa wishal. Barangsiapa diantara kalian ingin 
melakukan wishal, maka lakukanlah hingga waktu sahur (sehari semalam). Para sahabat 


bertanya: Anda juga melakukan wishal, wahai Rasul? Rasul menjawab: Saya tidak sama dengan 
kalian. Di saat malam, ada yang memberi makan dan minum kepada saya.” (HR Bukhari) 


Para ulama madzhab Syafii menjelaskan bahwa hakikat puasa wishal yang dilarang adalah puasa 
dua hari atau lebih tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Jika seseorang mengkonsumsi 
makanan atau minuman sedikit saja, maka tidak disebut wishal. Diantara ulama yang menjelaskan 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2339 ) 


bentuk puasa wishal seperti definisi ini adalah Al Mawardi, Salim Al Razi, @adhi Abu Thayyib, 
Imam Haramain dan lain lain. 


14 -—2 GS sLaul 


IP ya SU Ona papat OM padi GP IT | pam B0 mad M2 II pena 3 Iko OA eelaa al Ling 
diy ml 3 LS el d4 Did nas SEN Ill J3 J9 OLI JB JB OT Ela. yeh lkas paalea Jala. 
“Diantara perbuatan maksiat tubuh adalah puasa wishal meskipun untuk puasa sunah. Sebab 
Rasulullah melarang jenis puasa seperti ini. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi dalam 
kitab Majmu'nya, puasa wishal adalah puasa selama dua hari atau lebih tanpa mengkonsumsi 
makanan secara sengaja dan tanpa udzur.... Imam Ruyani mengatakan bahwa bila seseorang 


melakukan puasa wishal tanpa bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak berdosa 
(boleh).”. 


Mbah Jenggot 


Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa senin/kamis adalah 
boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al- 
Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunnah seperti hari “Asyuro, jika diniati puasa lain 
seperti gadha ramadhan tanpa meniatkan pauasa Asyura' tetap mendapatkan pahala keduanya. 
Adapun puasa 6 hari bulan syawal jika digabung dengan gadha ramadhan, maka menurut imam 
Romli mendapatkan pahala keduanya. Sedangkan menurut Abu Makhromah tidak mendapatkan 
pahala keduanya bahkan tidak sah. 


(252 1 2 2) — cd alel 

ba Jia Of Kemlell OS) Ll op YA 3 Onani Del ABU jay Hail) tg yag UAS $ ja Le ya (Jill 3) 
Ag Lena! DIAN Y pil ya PA OY (Jill 2 PAI Gema BASIC ya PAI 3 dah jr Lal. 
GR ipa JI ialah, Lengan al — Jill al mama Ag JAS oo PAN 3 ea! DIASUH US lelah dy 
Fly eelayetag Cab) tumit ten pa — ja OI Ol Om MSG GAN ai Galon Aa Jd 3 pall Imun 
GS kaan dilasa (Rillan Rea tab) “Uillan WS gl cela yah ada — Uut Y pa — tawa 3 0G OS Y  — Jam 
Go-killan Rp CS3N Jill p yo don Wazel Sl (Jely pb Onasel LS 2g) La mall Lagi gia Ol Ma IS ay ama Ai 3 
ap Heal D psi Len yo USU GNI 3 pn — AAN JL Gatel dadi 04) — Usa IG Ani La ya SI 
dpr Otong S53 AN Jana ly Slam 08 Jelas Aa elo Pl SU il Bag CAN Go Il lan Lagi 

UP ia (Hg ri EL pai SG) Lol US Goo FS Amal (NS Lo Lesbi ag BS Oli pg Sl PL 3 
Kare ayang daa! Ol — UST BU (So SI Bola oya dea LS kadal BIA 9 paka 3) SAM peYI 3 apa of es Old 
S1 (aa lag aa 2) dl Ul) BB Ily caio CI batin V3 Ola Ul p jl Sp UB ci oi ah 
oa Ulama Jaa& NB HA) Ld gadi AYI Curl PUVIY Cl ya Aang ly piala — ly Saka Jae Laura Sh Lay 
Sai Lily de Gi (oa Cemaskan Jp OP) GI el si Oky ain) lgi si Can Ipiy) BUS jl elus. 
om 3 aa YAN ON Gl Glen 23) BUS jl ola) Abe po Sp US elaney III SI Craig 
V8 — BA ende A83 4 Jean WS Ob al Garing ea j3 JUS AP) Lord pain oa la pil maag | one adain 
(206 1g) — SuJi H3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hg Ilyas oa Tinng jan ly sha yikey RbjaS ALI pyad 3 Oman Il AI ag 6g pam 3 JB AA Gi (Mi) 
png Oak! OY cdma! Ren Lagi cam Lagk & S3 JI Ji Uandh Sonata BSA (UNI 3 penall Ok rig DLL 
lgs po 
114-113 p od jamk Tatu 
TPP SI Wlllnny EAA a La ISI Kena Iyan de LSI ja 0233 Klip oya Liwa Anal) Pegal HS sll) 
aa san Ab Ie Sanam 0) Pu di elayilay IS ya Lagi Lalai BIUS Y AI Jet Ipa pm al 
ad Gea Gray CdaiI (G3 ya Wah eh Jnaby tlg I Ulin, Cai OS le land mad Loclaga d Ola PI 
ABI Sgp JS laa LAI 3 IS) Lagia dorly Jua pake 152 penak Lai 02 pal Aazely 121 .—al Olian, jadi Ol, 
Tilas Oli el dala oh Cemal po Romo pie Ra gal Cena Ji lgi. 
153 pp 1g KH Wall 
Go ISI Ria yA Anadel Jab gita (har pig Ain yA 9) 1 Aly Lia Melitana Ayam Y CS (Jail dino pai U IS): da 
PAN Uye Cap ISI gold Bad Ling pe le (OI AC SBL ya TA (la Ling ALA Jae 
BIUS jl sai jeli pan dtn S BL AS ye pall Ling 

Ni'mah Masykurotun 
Untuk puasa menaun seperti dalail atau gur'an : 


1415 - tai do (ag or Bleach pl U an ah Ap | Oia yA As Ul Bap og Ka Uya 


AS any 3 Be 


Inna 0 ME Sepele HA KU aj JO erie ala anda 
(assunan as shoghir lil baihagi ) 


ale eka AN elo ya Jb pls die di Lo at" SO Pon ah Olgn) Ae ab JS" aya" 3 


2 0-0 NeA aan ny. 3 Be 


Site Ol) Crtad Aliy AKA giga 


(fathul wahab, juz 1, 145, bab puasa sunah) 


Se - 20. 83 - 


DA Hb Ol Gepaiy AP a37) 1y2 Le (U) 


hasiyah jama 'ala syarhil manhaj, juz 2, 351, bab puasa sunah 


AU elo ad :JG -— Tg ale Io 0 GE OP daa 4 bi BU gu) ae PP rae 


naya SO 0-54 


NIK pipa Ale eiun 


hasiyah bujairomi 'ala syarhil manhaj, juz 2, 89, bab puasa sunah 


PUASA Menaun Hukumnya Sunah Jika tidak membahayakan tubuh atau menjadikan 
terlupakannya hak2 Alloh seperti kewajiban shalat, menuntut ilmu, dll 


www.islamuna.info 


PUASA | 2341 


0462. PUASA : Yang Boleh Meninggalkan Puasa Secara 
Syari'ah 


Dalam keadaan tertentu, syariah membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini adalah bentuk 
keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila salah satu dari keadaan 
tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasa. 


1. Safar (perjalanan) 


Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasari 
oleh Firman Allah SWT: 


Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (AS 
Al-Bagarah: 85) 


Sedangkan batasan jarak minimal untuk safar yang dibolehkan berbuka adalah jarak 
dibolehkannya gashar dalam shalat, yaitu 47 mil atau 89 km. Sebagian ulama mensyaratkan 
bahwa perjalanan itu telah dimulai sebelum mulai berpuasa (waktu shubuh). Jadi bila melakukan 
perjalanan mulai lepas Maghrib hingga keesokan harinya, bolehlah dia tidak puasa pada esok 
harinya itu. 


Namun ketentuan ini tidak secara ijma' disepakati, karena ada sebagian pendapat lainnya yang 
tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk membolehkan berbuka. Misalnya Abu Hanifah yang 
mengatakan bahwa jaraknya selama perjalanan tiga hari tiga malam. Sebagian mengatakan jarak 
perjhalan dua hari. Bahkan ada yang juga mengatakan tidak perlu jarak minimal seperti apa yang 
dikatakan Ibnul Gayyim. 


Meski berbuka dibolehkan, tetapi harus dilihat kondisi berat ringannya. Bila perjalanan itu tidak 
memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila perjalanan itu memang 
sangat berat, maka berbuka lebih utama. Demikian pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik. 


Sedangkan Ahmad mengatakan bahwa berbuka dalam perjalanan lebih utama. Berbeda dengan 
keringanan dalam menjama' atau menggashar shalat di mana menjama' dan menggashar lebih 
utama, maka dalam puasa harus dilihat kondisinya. Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya 
seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak 
berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW: 


Dari Abi Said al-Khudri RA. Berkata, "Dulu kami beperang bersama Rasulullah SAW di bulan 
Ramadhan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. ...Mereka 
memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik.” (HR Muslim: 1117, 
Ahmad: 3/12 dan Tirmizy: 713) 


2. Sakit 


Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau 
kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan 
masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah 
sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil 
kemungkinannya untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan 
fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. 


3. Hamil dan Menyusui 
Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh 
dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan. 


e Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa 
dengan kewajiban menggadha' (mengganti) di hari lain. 


e# Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat'tmampu. Sehingga 
mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. 


e Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit 
dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib menggadha', mereka wajib 
membayar fidyah. 


Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi'i RA. Namun ada juga para ulama 
yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya 
karena khawatir akan kesehatan/ kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka 
cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait 
dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti 
dengan puasa, juga membayar fidyah. 


4. Lanjut Usia 


Orang yang sudah lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi 
berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin 
sejumlah hari yang ditinggalkannya itu. Firman Allah SWT 


“Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu 
memberi makan orang miskin.” (@S Al-Bagarah) 


5, Lapar dan Haus yang sangat 


Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang mengharuskan 
makan atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini memang secara nyata 
membahayakan keselamatan jiwa sehingga makan dan minum menjadi wajib. Seperti 
dalam kemarau yang sangat terik dan paceklik berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya 
yang mewajibkan seseorang untuk makan atau minum. 


Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum. Karena 
keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin besar kesulitan maka 
semakin besar pula keringanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin ringan tingkat 
kesulitan, maka semakin kecil pula keringanan yang diberikan. 


Allah SWT telah berfirman : Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (AS. Al-Bagarah: 173). 


Ini mengacu pada kaidah figih yang berbunyi : Bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas 
(ringan), maka hukumnya menjadi sempit (lebih berat). Dan bila tingkat kesulitan suatu 
masalah itu sempit (Sulit), maka hukumnya menjadi luas (ringan). 


Kedaruratan itu harus diukur sesuai dengan kadarnya (ukuran berat ringannya). 
6. Dipaksa atau Terpaksa 


Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa di mana dia tidak mampu untuk 
menolaknya, maka tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah. Karena semua itu diluar niat 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2343 ) 


dan keinginannya sendiri. 


Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum atau hal lain 
yang membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu beresiko pada hal-hal yang 
mencelakakannya seperti akan dibunuh atau disiksa dan sejenisnya. Ada juga kondisi di 
mana seseorang terpaksa berbuka puasa, misalnya dalam kondisi darurat seperti 
menolong ketika ada kebakaran, wabah, kebanjiran, atau menolong orang yang tenggelam. 


Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus membatalkan puasa, maka hal itu dibolehkan 
selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang membolehkan berbuka. Namun 
tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain. 


7. Pekerja Berat 


Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat yang 
membutuhkan tenaga ekstra terkadang tidak sanggup bila harus menahan lapar dalam 
waktu yang lama. Seperti para kuli angkut di pelabuhan, pandai besi, pembuat roti dan 
pekerja kasar lainnya. Bila memang dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, maka 
kepada mereka diberi keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di 
hari lain. 


Tetapi mereka harus berniat dahulu untuk puasa serta makan sahur seperti biasanya. Pada 
siang hari bila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa, wajib untuk meneruskan 
puasa. 


Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka boleh berbuka. Namun 
wajib menngganti di hari lain serta tetap menjaga kehormatan bulan puasa dengan tidak 
makan di tempat umum. Selain itu yang bersangkutan harus mengupayakan untuk 
menyiapkan diri agar bisa berpuasa Ramadhan sejak setahun sebelumnya. 


Misalnya dengan menabung sedikit demi sedikit agar terkumpul uang demi nafkahnya 
selama bulan Ramadhan di mana dia tidak bekerja. Sehingga dia bisa ikut berpuasa 
bersama-sama dengan umat Islam di bulan Ramadhan dengan libur bekerja dan hidup dari 
uang yang ditabungnya. 


Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Ahmad Sarwat, Lc 


0700. Keharaman Berpuasa DI HARI TASYRI@A 


PERTANYAAN : 
Alif Layyin 


Tanya : Apa benar ada keterangan yang mnyebutkan bahwa rekan rekan As-Syafi'i membolehkan 
berpuasa pada hari tasyrig jika puasa tersebut ada sbabnya sperti puasa nadzar, kifarat atau 
puasa godho..? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Dikalangan Syafiiyyah tidak membolehkan puasa dihari-hari Tasyrig sekalipun karena unsur 
nadzar. Imam Ahmad membolehkannya tapi jelek menjalani nadzarnya, Imam Malik membolehkan 
dihari ketiga dari hari tasyrig (tanggal 13 dzul Hijjah). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PUASA DIHARI-HARI TASYRI@ (11, 12 & 13 Dzul Hijjah) 
S3 ut ra 

10 — put gan put: Mn Be ea ada 
LIA yag il 9P G3 LA $ UI Odi yaa Of Gi Am OA Af minta Gm AT Ap Sy oh yi 
Ga Aa GI) aan ON gap GA cabai: YG Lai ae IU 2 (2). 
SA 52 dea pl pe ja Ya an TP ga kega TaLAN Ae pa SU, dkt Ae Ika . 
BL 2 eye Soma 2 AAN Aap Stade. 
ASN da Yp Jadi Gondian A4 Ala aa V Af 0 me Ul ai JAN SE pa ah 
ii al ye akan ana am ad ae SU Ag Bag lh Di JP A3 SEA Lali daa Ke G5) 
SERA AS timah DG pai Ato Po AT yh tata La Jak JAN GS gu oa Holi mm di 
Aa 


3-0 0 w “g 9 Pj 0-90 Z0. 88. 3w, - - 2... pad 
Opi oya pa Gl oya SI pal yo Hp Gl MIL LB eh GH. 


(Ly ebd asa ebi" Sai Lega ya dis AI ag AS Lakon ya pelat Aan pl MA S3) Kay JST elel Ga ebi ega 
(SH me & BOO/ 2 pelana mar). mal la ea Sh "anu Uh "oa JI. 

2 ai "SAN AL OI rawan Ol Geri pel Gea "YEL pit AI gih ily jae sal ye BNI 
(ALI b 242 TAGS BD) HS Gaby Alloy ag opal Lan ya GA 

(3y 173 , 8072 Sta Slaey 6 155 / 1 Al, 6 479 73 AhI9 4527 3 A61 JL SY 
349 346 / LAS «5401 Hp ety 654471 JAR pasag 6251 1961 SAMA, . 


Termasuk hari-hari yang dilarang puasa adalah hari Tasyrig, tersebut dalam shahih Muslim 
Rasulullah saw. Bersabda “Hari-hari Mina adalah hari makan, minum dan berdzikir pada 
Allah” (HR. Muslim 11/800) 


Hanya saja menurut kalangan Hanabilah, Malikiyyah dan Gaul Gadimnya Syafi'iyyah bagi orang 
yang menjalankan haji Tamattu' dan Giran saat tidak menemukan hadiah diperbolehkan berpuasa 
dihari-hari tersebut berdasarkan sebuah riwayat hadits dari Ibn Umar dan “Aisyah ra “Tidak ada 
kemurahan dihari-hari taysrig untuk dipuasai kecuali bagi orang yang tidak menemukan 
hadiah” (Atsar Ibn Umar dan “Aisyah ra- Fath al-Baari 11/242) 


Sedang menurut Imam Ahmad, Kalangan Hanafiyyah dan Gaul Gadimnya Syafi'iyyah puasa 
dihari-hari tasyrig sebagai pengganti hadiah diatas tetap tidak diperbolehkan berdasarkan 
larangan hadits yang pertama. 


Kalangan Hanabilah, Syafi'iyyah dan malikiyyah berpendapat “Barangsiapa bernadzar menjalani 
puasa dalam satu tahun, tidak masuk dalam nadzarnya hari-hari tasyrig, berbukalah dan tidak ada 
gadha baginya karena hari-hari tasyrig memang hari berbuka dan tidak dapat disentuh oleh 
nadzar sekalipun”. 


Abi Yusuf, Ibn Mubaarak dan Muhammad meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah “Nadzarnya sah 
hari-hari tasyrig tersebut hanya yang lebih baik ia berbuka dan berpuasa dihari-hari lainnya, bila ia 
berpuasa hari-hari tasyrig ini dirinya dianggap jelek tapi ia sudah keluar dari nadzarnya” 


Diriwayatkan dari Imam malik “Boleh hukumnya bagi orang yang berpuasa dihari ketiga dihari-hari 


www.islamuna.info 


PUASA | 2345 ) 


tasyrig (tanggal 13 dzul Hijjah) bagi orang yang menadzarinya”. | Al-Mausuuah al-Fighiyyah 
VI1/323 |. 
Jian dalan Op Gayeall ella Pl Jl dll pa slong elo j3 


Bila seseorang puasa dan tiba ditengah puasanya hari ied fitri, ied adha atau hari-hari tasyrig 
maka puasanya BATAL. | alFigh alaa Madzaahib al-Arbaah IV/238 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 


Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 
(REI dari ala asal pl Hand Alap R3) 


Aka | Lagaya yi jg oi ya Gary Bola adi OY AT yag SMS dala pg PUNYU Pu IY Jai Aa pro HN 
suit ad PA el ee es Ls, mal Dls, Uu al Ot ah Y Las ea S8 of Jl 3 eUYI Ji Petai Ju 
UBI) 223 33 (Letakan PB) pelan dala AI ap ai OY measali Jsakdkl ya hilay pellet pel USU gag dapt 
Il pH Led! JUAN ag dobel plat panas OT Cake PALI asal j3b di AA G9 (IAI S3) dg JST 
AE AI oran Oi Garda! Gel 3 Kabag JL LAI Lagis Al by pat ly ES 2 »))) (RH el DU plus) 
Lenya miaili mal 33 Jah GA Sya US OP 73 Y il candy Ala EL oil Aowomnny Jail Teka (Opal Oles (SAI 
Ay ai mall Ulang 43 
(Wa yahrumu shiyamu khomsati ayyamin:al 'idaini wa ayyami at tasyrigi ats tsalatsati) (naha 
rosulu Shod mim 'an shiyaami yaumaini yaumi al fithri wa yaumi al adalaha)wa la fargo baina an 
yashumahuma tathowwu'an,aw 'an wajibin aw 'an nadzarin wa lau nadzaro shoumahuma lam 
yan'agid nadzaruhu. Yahrumu shouma ayyami at tasyrigi wa hiya tsalatsatu ayyamin ba'da yaumi 
an nahri wa hadza huwa al jadidu as shohihu Ii anna nabiyyu (nahaa 'an shiyamiha). Wa fi al 
godimi annahu yajuzu lil mutamatti'i al 'adimi li al hadyi an yashuma ayyama at tasyrigi wa hiya al 
musyaru ilaihi fi goulihi ta'ala (fa shiyamu tsalatsati ayyamin fi al haji) wa fi al bukhori 'an 'aisyata 
wa ibni 'umaro gola lam yurokkhosh fi ayyami at tasyrigi an yashumna illa liman lam yajidu al 
hadya. 


@oul jadid : Haram berpuasa sesuai sabda nabi naha 'an shiyamiha(ayyami at tasyria). 


@oul godim : Boleh berpuasa bagi orang yang tidak mndapatkan dengang kurban,tpi jka selain tu 
maka harom puasa hari2 tasyrig.yang di isyarohkn kepada firman allah(fa shiyamu tsalatsati 
ayyamin fi al haji). 


dalam ktb al bukhori dari siti 'aisyah dan shobat umar Ra,tidak di blehkan tau di rgankan puasa 
pada hr2 tasyrig kcuali bagi orang yang tdak mendapatkan dengang kurbanfal hadyu). 


Imam nawawi memilih goul tersebut n imam ibnu shilah menshohehkn goul tersebut. sdangkn 
menurut madzhab tdak bleh. | Kifayatul akhyar 1/209 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0737. Makan Sahur Saat Sudah Subuh 


PERTANYAAN : 
2 Aconk Misbah 


Para masyayikh rohimakumullah. bagaimana hukum sahur pada waktu sudah terbit fajar dengan 
sangkaan belum terbit. Misalnya makan saat telah imsak. Sahkah puasanya ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2346 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Mbah Jenggot 
Jika memang pada saat makan itu memang sudah subuh maka puasanya batal walaupun dia 


menyangka bahwa saat itu belum subuh. Perlu diketahui bahwa ulama indonesia menetapkan 


waktu imsak sebagai batas akhir sahur. Sebab waktu subuh sendiri sudah mengalami 


penambahan beberapa menit sebagai waktu ikhtiyat (hati20. Dan dikurangi beberapa menit untuk 
kehati-hatian sebagai waktu imsak. 1 igna' atau di bujairomi (Faraidhus Shoumi) |. 


an na Manna Pa SN Hn BIAN es) 
af aa JT PN ah Ol ma adi bs, ya 1 tua JT ga Goat pai An GP HA 
Lai &j Se O Jes Jan 


1112. PUASA KELUAR MANI KARENA NONTON FILM 


PERTANYAAN : 

Abun Lajang Latahzan 

Assalamu'alaikum .., maaf mau nanya ., mohon jawab.an.nya ya sodaraku semuaa.. Seseorang 
sedang berPuasa,,nah di dalam puasa.a itu dia melihatimenOnton film hot , saMpai keLuar cairan 


sPerma ( hanya melihat , tanpa pergerakan tangan ) .. PertanyaanNya : apakah puasa Orang itu 
batal atau bagaimana ,. ?? Cukup sekian, assalamu'alaikum .. -) 


JAWABAN : 

1. Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalam, puasanya tidak batal, kecuali sudah jadi kebiasaan dengan nonton film 
tersebut mengeluarkan mani. maka puasanya batal : 


AVI La JII Sole oa G4 PL amel JU BALI elsa ad Y ih Soy Jaa JNE al Sg aa SY 
YIYYA Ob leh LS Led BUS Jast 


2. Mbah Godek 


Melihat atau memikir2 sampai kluar sperma maka tidak membatalkan puasa selama tidak 
mubasyaroh (sentuhan langsung kulit) dan kebiasaannya jika melakukan hal tadi diluar puasa 


tidak sampai kluar sperma. 


AA Ti de ee US (3) 115) 

UP ag gP Ang aa ad ag OS alan 4 EN aa Ala Si 4 elisin Ye OS Of al JISYI Ie. (BIJBYY) dj 
SU dagid VOTE Ci ma Si telan YI Cab pb ya mek JIPYI OS If ay. Tila Jai Y jl Jt 
VP Boga OS yua Cillan JI SYU Jetis YG OLI pan) Jeradel » 2 YG Rank £ Ula Aagati Y OS Op €Y yi Rambu « 
Bis OS AS OS OP Cp E PO Buy AS OS al ab ida La maka JIBYI OS II Ufy . Y JP Jae 

IBI Lay JIN pake Beyda Y gl Bgt Cilon dawai JII ih teng G3 ab OS Si Laly 698 Vig Jail Jill Oya 
Bg Letdi oobT EV af aye Calon 4 Jas DU Jala OLS. 

(PNS SAY Lp BUS. Bags OS Ol pa Uaky Y Uy Cile emg Gain Uci (oa pa) dp. 

ab glat ( JL) dp. 

IS Lah ya UE) dang JL om Jasad OY $ Ulas si Vio ll eh kai | ol de (KOS JL SSL) da 
Sa pt be BAM Anas. 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2347 ) 


Tuo Tas, OS Je Jis dp. 

SN JS ea Pal da SNI JB Ce B US JAV, Wa JA 0 Se LS aah da 
SY Hole LS Ol ai ppi ep ihley pai Tbas Jia dip dala ba Raut Ceaag F AI Met) 
Jo hara! (de asi Jl em L2) 5 jl Lah 

se # SYI (1/ 237, 

BS CSS LAYY JISL ate TORY leh SY Ji Dk ALA ad pama (Sila 02) Bol 3 (NY AE (3) 
Ne Sein aa Ill NY ygta da SO 3 Il JK OS JL SS di 


Yang ke lima dari yang membatalkan puasa adalah kluarnya sperma walau setetes dengan 
bersentuhan langsung antar kulit sperti mencium tanpa adanya satir/penghalang,karena sebab ilaj/ 
memasukkan dzakar kefarji dengan tanpa kluar sperma itu bisa membatalkan maka lebih2 kluar 
sperma yang disertai syahwat 

lain halnya (tidak batal) kluar sperma dengan adanya penghalang (tidak bersentuhan kulit secara 
langsung) atau melihat atau memikir2 walau disertai syahwat karena hal ini tidak termasuk 
mubasyaroh (bersentuhan kulit secara langsung) sebagaimana mimpi basah. 


3. Ibnu Toha 
Puasa kok nonton filem hot... piye iki? memangnya puasa cuma sebatas menahan makan dan 
minum? tujuan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa... kalau puasa nontoh filem porno 
mengumbar nafsunya sekalipun tidak keluar mani, itu sudah keluar dari tujuan diwajibkannya 
berpuasa. Allah berfirman : 

Oya Sa SU oya ol de CS AS pl Sale US Iya add! Lah 6 (183) 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (AS. AL-BAMARAH 183). Tafsir oleh Imam Ar- 
Rozi : 

Sab & Ladily Bye LAS ya dah Ul Si Ly panai Of (DST IL Ou dilousw il 
Rosulullah bersabda bahwa siapa yang tidak mampu menahan syahwatnya maka berpuasalah.... 
malah puasa sambil nonton filem hot.... :D 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573310159358463 


1667. Puasa dan Shalat orang yang bepergian ke daerah 
beda waktu 


PERTANYAAN : 
Muhajir Madad Salim 


Assalamualaikum. Tanya, hari Sabtu terbang ke benua laen mendarat malam sabtunya. | mundur 
stengah harij disitu sampai sabtu siang,terus terbang naek pesawat ke benua yang laen mendarat 
hari Senin. |( maju dua hari jadi dia kehilangan satu hari yaitu hari Ahad. Ini dialami KH. Hasyim 
Muzadi ktika dakwah keliling dunia. Lalu bgaimana tentang shalat nya? Andai pas ramadhan 
bagaimana pula puasanya?. 

JAWABAN : 


2 Alif Jum'an Azend 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2348 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam... shalat dan puasanya menyesuaikan tempat tinggalnya terakhir...(tempat 
tujuan).. 
H2 Uamat Uradlo sekag (4S ya Parka Jab Aap Jb AT pall 3 alat galy ang JS ya da JP Il elo ya Blu Ia 
Anand pe Ol) topeng Al po Of Lag Candy pepaa da IAI JS Il dna ya Fila gl pin ole SY ONE dual Oly 
Hb Ladang Ab Il lay Jen Kol aa aa Lal ore GS Ji pak GERY SAI Nala leah DB sa jhsey 
GLYI aa. 


| kasyifatus saja' |. 
Dan seandainya seorang yang berpuasa bepergian ke tempat yang jauh dari tempat ruh'yahnya, 
maka ia menyesuaikan penduduk tempat itu dalam puasanya dengan mengakhirkan.....dst 
..hukum ini tidak hanya khusus untuk puasa, tetapi berlaku juga pada yang lain, hingga 
seandainya ia shalat maghrib di suatu tempat lalu bepergian ke suatu negeri dan didapatinya 
matahari belum tenggelam, maka shalatnya wajib diulang.. 
» sada Mala Min, 
Nambah ibaroh. SOAL : Orang yang telah melaksanakan sholat subuh kemudian bepergian ke 
daerah yang disana belum terbit fajar. Apakah orang itu wajib melaksanakan sholat subuh lagi 
setelah terbitnya fajar di daerah tersebut ? 
JAWAB : Wajib sholat lagi Keterangan dari kitab I'anatuth Tholibin 1 : 117 
JSIN 2 jadl GanlUall Aike| ol - Bale YI Cun Lai Sapa al Unang Gl ala (all pil An ji elus al Uma CE af Ate 
4117 


@ Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri “ Tuhfatur 
Rohabah 1 : 17 


http://salafiyah-mahad.blogspot.com/2012/05/sholat-sholatnya-orang-yang-bepergian.html?mz0 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/437829806239833/ 
1973. CARA PUASA DAN SHALAT ASTRONOT DI LUAR 
ANGKASA 


PERTANYAAN: 
Rastaretania Aswajais Semeton Palengaan 


Assalaamu 'alaikum wa rohmatu-Llohi wa barkatuh mohon jawaban dan 'ibarotnya... ASTRONOT 
mulai kapan dan samapai kapan batas waktu puasa astronot atau shalat 5 waktu atau 
berwudu...??? bagaimana astronot dapat melakukan semua itu di luar angkasa??? sedangkan 
kiblat shalat-nya ada di bumi ?? batas waktu shalat isya, subuh dll???? tak ada siang & malam, 
atau pagi & sore, juga subuh diluar angkasa. berwudu ??? bahkan mereka meminum air seni 
sendiri, dengan proses sterilisasi dulu tentunya ??? apakah sah air seni disterilkan lalu dipake 
buat berwudhu ??? 


JAWABAN: 

Ibnu Toha 

Wa'alaikum salam... wr wb, 

2 Waktu puasa boleh diganti pada hari-hari yang lain : sebab dalam status musafir. 


www.islamuna.info 


PUASA | 2349 ) 


Aap 3 ja Sei tnya OS ag 
dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (AS Al-Bagoroh 185) 


2 Waktu sholat : dikira-kirakan sehari 24 jam, sebagaimana waktu hari-hari penduduk bumi 
sekarang. 


2 BI Y 9 JL ay Bl ad UAS LS aah ad WNA AN Iya) GL 
Kita (para sahabat) bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah pada hari yang lamanya seperti 
satu tahun itu cukup bagi kita mengerjakan shalat —lima waktu— sekali saja?" Rasulullah kemudian 


menjawab, "Tidak, akan tetapi tentukanlah waktu seperti biasanya (dan dirikanlah shalat sesuai 
ketentuan waktu tersebut)". (HR Shahih Muslim) 


2 Jika tidak terdapat air wudhu atau tidak terdapat debu untuk tayammum : maka shah sholat 
dalam keadaan begini walau tanpa wudhu dan tayammum. 
leah s tiket ya Lt Ang ale At iko A AP EN AN 355 Basa oya batal glass At "3 Lil pe 
San pn aga Baal JS mAN AN IS II 3 NK alay dala AI Iko AN IT Ul spy saka Nikah BL ne jali 
Su dah noken Nang Lor Ata SI AI Hate Ui da3 pal ala Ia AN apa AM 
Dari 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwa beliau meminjam kepada Asma' sebuah kalung lalu kalung 
itu rusak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam perintahkan orang-orang dari para 
shahabat beliau untuk mencarinya. Kemudian waktu shalat tiba dan akhirnya mereka shalat tanpa 
berwudhu. Ketika mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mereka mengadukan kejadian 
tersebut. Maka kemudian turunlah ayat tentang perintah bertayamum. Lalu Usaid bin Hudhair 
radhiallahu 'anhu berkata, "Semoga Alah memberi balasan kebaikan kepada Anda ('Aisyah). Demi 


Allah, tiadalah datang suatu problem kepada Anda melainkan Allah memberikan jalan keluarnya 
dan menjadikan hal itu sebagai barakah buat kaum muslimin". (HR. Muttafagun Alaih). 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkari hal tersebut, dan tidak menyuruh mereka untuk 
mengulangi shalatnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya shalat adalah suatu kewajiban, dan 
dikarenakan thaharah adalah syarat maka janganlah Anda mengakhirkan shalat ketika tiadanya 
thaharah. Al-Mughni Ma'a asy-Syahru al-Kabir : 1/251) 


NB : BACA JUGA DOKUMEN NO. 0659. SHOLAT : Puasa & Shalat Penduduk KUTUB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/454930994529714/ 


1674. SEPUTAR PUASA TANGGAL 16 SYA'BAN KE ATAS 


PERTANYAAN : 
DEde WAhyudin 


Assalamu'alaikum. TIDAK ADA PUASA SETELAH NISFI SA'BAN SAMPAI BULAN 
RAMADHAN...? Maksudnya ?? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YG Olai Sinai! IS) elang dala Al abe Sj3 oya Tap Uk Olai Bisa Ag pyaal 2 MAS CSI (Olah Inai Am NIS J3 
ale Ol Sisadl pyar jg d1 Alay OP Al Uc Sesat Ama La pg Jae d LAI Ja al (ala raha) Ld) yaaa 
kap 8 AE AT II satuly dndUy 0 pg yaa 
(Keterangan 'begitu juga haram puasa setelah nisyfu sya'ban) berdasarkan hadits “Bila bulan 
sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian berpuasa”. Keharaman ini dengan catatan bila 
puasa setelah hari nisyfu sya'ban (tanggal 16-pen) tersebut tidak disambungkan dengan puasa 
sebelumnya, bila disambungkan meskipun dengan berpuasa ditanggal separuh bulan sya'ban 
(meskipun hanya disambungkan dengan puasa pada tanggal 15) dan kemudian disambung 
dengan hari setelahnya hingga tanggal 30 (syaum assyak) maka tidak lagi dihukum haram. 
( Faanah at-Thoolibiin 11/7273 |. 
Bo ad PGA AS or SNI Ega Idi Oli ya yag adal Jl oya gih lal Ob Rail ra HS des A33 
0P) Ola opal down y oil Kla dor pel (Iya pai DB Ulas Jual BI) 1 lean Ira 
Menurut pendapat kebanyakan ulama dari kalangan syafiiyyah permulaan larangan puasa sya'ban 
adalah tanggal 16 sya'ban dengan tendensi hadits riwayat al'Allaa Bin Abdur Rohman dari 
ayahnya dari Abu hurairah ra “Bila bulan sya'ban telah menjadi separuh, janganlah kalian 


berpuasa” (HR . Ashaab assunan disahihkan oleh Ibnu Hibbaan dan lainnya. | Nail al-Authaar 
IV/349 |. 


Maksud dari : "disambungkan dengan puasa sebelumnya" adalah kebiasaannya berpuasa sunnat 
di hari-hari sebelumnya. 
Kat Maya Gila msl Ca Il Lag oladay Laga panas Jl paul dya OS OS Anylai 3 (AO ile) tnya (Ai OI) 
OLS Jong NI Onag ah ps0 paman Olla) Taadkit Y pal Ang KM SNI 3 INI oya ala ji jl ella 3 dn yo dy St 
aka Walang gi) Ogiy Ga AL land pg Tenan | Lean Ip dala gi Lead ALE (ALS SINI asi) kawal La yu2 p yag 
) Bdg Of Laman IA KA G pama 3 NI, Ira dong pay Leglai Uli oa GE Sail po slah jl yr Ode aa 
Jeey ASN Ida dad andy gl pd otg) Iya ai DB Ola Snail ISI pl ad Bole Gily jl li al elit ye dala jl al 
Id Bole OA OT VI pal Ale pad Jai Pala GI Inadl Jang dg GUI Snadl Jd CV) II pu ap 
Leaf pre ab GI Hua 
| al-lgnaa 1/239 |. 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 
2 AghitsNy Robby 


Jadi kesimpulannya... puasa pada tanggal 16 sampai 30 sya'ban itu HARAM, kecuali : 
1. puasa wajib, seperti puasa nadzar & godlo 
2. puasa sunnah yang sudah menjadi kebiasaannya, seperti puasa daud atau senin kamis... 
kebiasaan puasa ini bisa teranggap dengan 1x pekerjaan. 
3. puasa pada tanggal 15 maka ia boleh puasa tanggal 16..kalo tgl 16 puasa maka ia boleh 
puasa tgl 17,dst...tapi kalau ia tidak puasa tgl 18 maka ia haram puasa tgl 19, dst... kurang 
lebih begini...afwan 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/4381180428776761 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2351 ) 


1712. BATAS RONGGA HIDUNG YANG DAPAT 
MEMBATALKAN PUASA 


PERTANYAAN : 
Nur Hasyim S. Anam 


HAMPIR BULAN RAMADHAN. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu hal yang membatalkan 
puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam salah satu jalan tembus yang tujuh di antaranya lubang 
telinga dan lubang hidung. Dan kita tahu juga bahwa orang wudhu sunnah menghirup air ke 
hidung sebelum membasuh wajah. Pertanyaannya : 

1. Di manakah batas rongga hidung yang disunnahkan istinsyag (menghirup air hidung) atau 
“maaf ngupil saat puasa ? 

2. Jika keluar ingus sampai pada batas luar lalu ingus itu dihirup kembali, apakah membatalkan 
puasa ? 


JAWABAN : 
2 Nur Hasyim S. Anam 
Fathul muin : 
HI Lal yag GIA gta AIA — Hi Re PL segi Uye Jadi Yg 
'anatut tholibin : 
Anak pegi Ng eng BA DI ya kail OY M3 Co AUAN uya BY Cal (Sit Ana bl Hi ee Iyo Jek Yg 10) 
Jak IE ny La jae OP CT GIS tita JA — HA) LA ya 
Minhajul gawim : 
din Raos! AA al Al AI AL Ata UI GA Sd toy B Gin HS Ca Gaia II Jala 
ia GP (ah JURYI pe Bb S5 dy talak Kang mi ISL Ai Gg 6Anat Oly dah ai Jpop JUSYI pas Ge 
IA 92 Alah LD jin G3 
Asnal matholib : 


0-0 -.9 


Ke Oa (Uap ag Ho SU CV) Reja Taman pt ag Gel sgt JI SA pa Jaa gi 
HI, - SI Kelima d Oa Mp Ah ala PN sg Lauk Jan) Hai DL ea Gal pad 
pa Jai OB) UI Ga 4 23 Gara) up A3, era apa DB) sentul Ip Ad alam Jr Neh 
abad IL GB ag ah Laga aj Oa 2m Ud Di Leni ip Jb 53 Cat ANIC ats 
SA Oi ala Nih NB jas Si SD ae Ja y) desa 
Hasyiyah aljamal : 
AA sa pa BA ob Jang pn EGA IA 
Ka 
Galyubi : 
AA Ain TAS GIA Jeng SY AW Kd pet Latin Sl SU Ja He Unas JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2352 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SL ph gag deng AE 
Melihat beberapa ta'bir di atas maka saya simpukan bahwa memasukkan air ke dalam hidung 


tidak membatalkan puasa. Termasuk ngupil juga tidak batal. Selagi yang dimasukkan itu tidak 
sampai pangkal hidung. Bagaimana dengan menghirup ingus ? 


2 Cecep Furgon 


Aku melihat dan menyimpulkan terhadap ibarot yang telah di bawakan oleh para yai ...( Paling 
tidak jika tidak setuju ini pendapatku para yai...). 

Pada Telinga : ketika sudah melewati " Almuntabig" , yakni awal bagian dalam telinga yang tidak 
terlihat dari luar. 

Pada Hidung : ketika melewati seluruh tulang yang keras"khaisyum" 


Sedangkan menurut goul' mugobbil asoh" yang dipelopori oleh Imam Al Ghozali, Imam Abu Ali, 
Imam Fauroniy, dan @odli Husain, masuknya benda ke dalam lubang telinga tidak membatalkan 
puasa karena tidak mempunyai tembusan ke otak. Ibarot kitab Ittihaf saddatul muttagiin 4/209: 


SUN ala Lag jai Ol VI Jay OSIS Jel Ilesaly IS Yg Helmy Jnadh Aa Yg . 


JB dng Wakai Olgory PI II Jas EL OS mil pa OM 3 SB. dB Of dj (WEI ae Le) 
Ika gong IS YI AU padi JI be Lag # Loli JP OI oya dita Y SY Jaa Y OLI, be ynedS Jles dil AAL pal Fast 
bg Sen ET us ebi JIN SI) sena G3 Sesali on ggl SIII yag Crel HAly Bl gly de al pb 3 tel 
— OM 3 SS ad Sola BY GI He Jala JP IBU SI F Lam Josla Jl ad itaY OSYL OI Ga Ik of 


Untuk ingus ibarot yai afif : 
Jyak daney din Rab! £ nly Ad) AI ee JUSYI 3 all — dd ppi) Kawali uga Jl HI BI Jala £ 
AP ya Akad Login Gg Ain GP NU JURI pe 3 PAI Sy Alam Kang yani ISL) AKamal Ul Ah 1gb 
VP ala Jasih md BEI Jala diy al Uagd dah Gaia UUS ya pal OA met UG 0 Rule Junk Kayry G3 
aus dale melasal! (sal ee oma eryklIl Aa Aan ya Celia Karl alah ag JB Uagi cet Kesal uga Jual dil 
do Uagah LS LL (DB Ron yida Lama. SI Rawalally laki 3 JB din ejpr ya Lily Gl Gila CI pr ya Le jr Una MI 
La IP YI Jala Akad SI Sego st Ja Pp HE abal HA UI abah yag AS 
ay OMA Bap Aya paadl a Andi, Cola 3 JB all Uya Angin pendaki Jd de S3 SI ey al peta sly 
AYI ga OY Le 
Bagian dalam mulut sampai ujung jakun adalah bagian luar mulut, yang apabila muntah/ingus 
sampai kepadanya maka batal jika di telan kembali. adapun hidung adalah khisyum yang apabila 
ingus di keluarkan sampai kepadanya kemudian di kembalikan baik di telan atau tidak maka 


batal....untuk tidak batalnya jika ada yang masuk( ini benda dari luar kedua itulah yang menjadi 
patokan, jelasnya ujung jakun bagi mulut dan khaisyum untuk hidung.....! 


2 Ibnu Toha 


Pertanyaannya : 1. Di manakah batas rongga hidung yang disunnahkan istinsyag (menghirup air 
hidung) atau “maaf” ngupil saat puasa ? 


J: Batas istinsyag yang disunnahkan bagi orang puasa adalah sekiranya tidak sampai pada 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2353 


Khaisyum, sebab kalau sudah sampai pada Khaisyum kemungkinan air sulit untuk dikeluarkan lagi 
dan bisa masuk ke rongga yang menyebabkan mudharat batalnya puasa. 


Kamal 3 Le gan RAN Oa OP RL Tone Spil Je Ge ISI UN 


Adapun jika air terlanjur masuk ke dalam rongga sebab istinsyak yang kuat maka dapat 
membatalkan puasa, karena sesungguhnya menguatkan hirupan istinsyak dilarang (oleh Nabi) 
bagi orang yang puasa. (Fighul "Ibadah). 


2. Jika keluar ingus sampai pada batas luar lalu ingus itu dihirup kembali, apakah membatalkan 
puasa ? 


J : Jika ingus dimasuikkan kembali dan mampu untuk mengeluarkan kembali. maka jika ditelan 
dapat membatalkan puasa. 


II La At ami (nd Jail y LS AI Sig 1 am (SI HL) Ubi de Ga 05) 
Pa AN 1 Sa Ao Oi Up id le YA Di «adi Jai) 
(Tuhfatul Muhtaj) 
KESIMPULAN : 
2 Nur Hasyim S. Anam 


Batas akhir dari daerah dhohir bagi hidung itu adalah nomor 1 pada gambar di atas, dengan ta'bir 
yang di i'anah . 


? Ibnu Toha 

Setuju..! no 1 itulah batas akhir di belakang Khaisyum tulang hidung. mengacu pada ibarot ini : 
da LI ati J3 

Batas batinnya hidung sampai di belakangnya khoisyum. (Tuhfatul muhtaj) 


Bagi orang berpuasa Istinsyag ketika wudhu' tetap sunnah, asalkan tidak mubalaghah dan berhati- 
hati terhadap masuknya air pada jauf. 


WIL € li pakin Jl eladi Jesi ad Kenali Ui 3 Cg) BUAT Kaali Iko 3 GI Jak Ul: Jas 
2 Les Lala « li, Pen SI Jah s3 alay ali Ara stadi JI Pe Sesal, Ban sj) 4 
KAT Sara on bad el ld Sah dj Sa Gg Oa Up nah GS La SU) Laga R5 

Leto 0G Of Vj Bln GBU mL aa les aa". 

Up Jin AA 2 ala stay EK sU Ga Ul Gal Ma ala ge, 

Are op tara A3 KA. 
(Imam Mawardi Al-Hawi Al-Kabir) 

FOKUS : 
Mubalagah dalam Istinsyag adalah sunnah tambahan selain pada orang yang berpuasa, maka 


(untuk orang puasa) boleh mubalagah dalam berkumur, dan tidak boleh mubalagah dalam 
beristinsyag. 


2 Abdullah Afif 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nyumbang link untuk ta'bir yang dikutip yai Ibnu Toha : http://www.islamweb.net/newlibrary/ 
display book.php?flag-1&bk no-9481D-43 

Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/436323186390495/ 

1714. HAID DI SAAT BERPUASA 


PERTANYAAN : 
Misger Chenk 
Assalamualakum......Saya mau numpang nanya, Ada saorank wanita yank sedank puasa di bulan 


ramadhan. Tapi Pas pertengahan hari Wanita itu datenk darah haid nya. Apakah puasa nya harus 
dibatalkan Apa harus ditrusan sampek Azhan magrib...?? Wassaalam... 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


YAN Ga Sl 


Dan tidak sah secara mutlak baik puasa Ramadan atau puasa lainnya dari wanita haid dan wanita 
nifas walau hanya setetes darah yang dikeluarkan pada siang hari, karena syarat puasa adalah 
bebas dari keduanya. Dan haram melakukan 'imsak' dengan niat puasa dan wajib menggodlonya 
dilain hari. 


? Dewan Masjid Assalaam 


373 PIL ay Te oi BA pa PURI WI aa Kh 
Dan sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Anwar (Misykat Al-Anwar?). Haram bagi wanita haid 
dan nifas untuk imsak maksudnya dengan niat puasa. Maka tidak wajib bagi mereka untuk 
mendapatkan sesuatu yang membatalkan puasa demikian sebagaimana pada saat led (hari raya) 
- yang juga tidak wajib melakukan sesuatu yang membatalkan puasa - berbeda dengan pendapat 
yang mewajibkan membatalkan puasa. Dan yang demikian mencukupi dengan tanpa adanya niat. 


Karenanya puasa otomatis batal, tak wajib membatalkan sebagaimana pada saat hari raya tidak 
wajib membatalkan puasa di awal hari, karena cukup dengan tidak adanya niat puasa sudah 
menggugurkan kedudukan puasanya. 


Yang lebih mudah difahami di Al-Majmu' : 
cu porad Raia Y Ema Jp dala at ALS Jilg 0 jllia3 Uy Lagale pL3 Lage UE Yg plendly PI ayo ag Y 
Dri JI Ilem dina Lea AS ia JIVo jae Ob Gg lam Hal S3 Ay alay Y OS Ol ap ISI FG, 
61257.» 
Tidak sah puasanya wanita haid dan nifas dan tidak wajib bagi mereka dan haram bagi mereka 


dan wajib menggadla'nya, dan semua itu telah disepakati. Jika ia imsak dengan tanpa niat puasa 
maka tidak berdosa karena dosa itu jika ia meniatkannya meskipun puasanya tidak sah. 


» Sunde Pati 
Nambah sak ndulit 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2355 ) 


pa pal Ody 4 Rn patah ad WES 9 pall el 3 Lia dea DP Gasa BY alily yamg Ogidely So Jl Ol ol 

DB Ya Toni asa pall Bis Ol KI SY) Oly e pal Boke J3) 
Kesimpulan, sesungguhnya murtad, gila, haid, nifas dan melahirkan jika salah satunya datang di 
tengah-tengah hari walau sebentar maka bisa fatal, dalam arti hukum sahnya puasa itu tercegah. 
Dan sesungguhnya tidur walaupun menghabiskan hari maka tidak apa2/tidak membatalkan puasa. 
Dan sesungguhnya ayan dan mabuk jika menghabiskan hari maka tercegah sahnya puasa,tapi 


kalau tidak menghabiskan hari maka tidak apa-apa (puasanya tetap sah). | tuhfatul habib ala 
syarhil khotib juz 3 hal 104 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452726678083479/ 


1717. MENYEGERAKAN BERBUKA DENGAN SENGGAMA 
? 


PERTANYAAN : 
Abdullah Al-Bughisy 


Assalamu'alaikum.. ” / Permisi ada yang mau ditanyakan nih... Apakah boleh berbuka puasa 
dengan berjima'. Jadi ketika pas bedug maghrib, suami langsung memasukan dzakarnya ke dalam 
farji istrinya ? “ monggo 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. BOLEH, namun tidak mendapatkan kesunahan TA'VJIIL AL-FITRI 
(menyegerakan diri saat berbuka) karena senggama dapat melemahkan stamina..... 


Ab A1 dya P3 NY Gep U j SU3 yag Gale! pen AN Jay Key GAS Ag (Jp! Jami) GE (3) 

Sa) Se oya Aa Up Label Jml ian d yua (as basal! 4 dah Die 33 LI IS adl Aas pu II 

Kesunahan yang kedua : Menyegerakan diri dalam berbuka puasa setelah yakin tenggelamnya 
matahari dan sebelum menjalani shalat maghrib berdasarkan hadits yang lalu. 


Dan kesunahannya meskipun ia sedang dalam perjalanan selama tidak mengurangi wibawanya 
seperti hukumnya meminta makanan pada orang lain dihari raya Idul Fitri sebelum menjalani 
shalat led. 


Menurut pendapat yang Mu'tamad (yang dapat dijadikan pegangan) tidak terdapatkannya 
kesunahan menyegerakan diri dalam berbuka puasa saat berbukanya menggunakan senggama 
karena senggama dapat melemahkan stamina. | Nihaayah az-Zain 1/194 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Nambahi sak ndulit 
MET Cop dee Jai PUS YIALI (SP OB el VI, Pe bei Ol 3 


Dan disunnahkan berbuka dengan korma, bila tidak ada maka dengan air... Dan bila tidak ada 
kecuali hanya ada jima' maka berbukalah dengan nya. 


yee EA aa la Jami gd JB JEy ai JNE DIES Gaye PA dls yel pan Jill Jak Ja 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YNT ES sa SU 


2» Mbah Godek 


Tapi ingat ya, jika tidak ada yang untuk dibuat buka kecuali jimak ya jimak bisa dapat kesunahan 
ta'jilul fitri 


By Alah oya db Uk Jai yag € Lada Jamal Tin Jaa pulo dimady jl pel GAS sad Jalir Si (lai! Jarnai ng 
Uya pake Utah pajak C3 La Gl Aam y CabbJI ly ol akaina Jatg jay oU Jep JB el eh ea) 
AYI II ey ol M3 gb Jas ya) Ko SSL US Olg V3 Ad ala gi ii dye A leo) ji Belia Y 
OA USS pall SALA jillag Aina Jae Jgram Ainaty M1 Jail MY Jail Jalan dp Sinak! yi ey Ami Le 
SU Jyi ol opi dong ISI La de Jya£ Ale Ji yag Y petsas J3 dala Jati US VI US Ob dua Le Lori an) 
(420 213m) Ale 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452859838070163/ 


1748. MENGHIRUP INHALER, APAKAH MEMBATALKAN 


PUASA ? 


PERTANYAAN : 
Maz Erlangga 


Assalamu'alaikum, ketika kita flu di bulan ramadhan trus kita mnghirup vicks inheler,apakah 
membatalkan puasa tolong di jwb yaaaa dan ibarohx jgan di tulis arab latin aja plissss, terima 
kasih. 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot II 
Tidak batal, titip ibarot : 


Bt gi Cg YP) PA La pab3 gay V op Iyo) BA KAN Jo HK 319 - 318 5 —nno 2 2 JI Het 
La NATA DAY UR yA) ad Pop 
Up BAN SEE aa Sail Sl GAB ja La JB UUS LI OI) An Sy aa Pop 
Sa Y 3 ol Goda abal, 3 ob ade MAU 9 gd Tik Su ale tia Ja 1 Bsd 

Pa au any (Gi UN gag Ia! plg pd al aah Na Of ON uya le 


ibarot yang dalam bughyah 


No - DL 2n. #02 2 00 Sop Ica. 0 0... - o- 0 8 20... 9. 2. Ya BOP 3 3 Ba ma 
IPA TPI LS und MI alami Oly Bond Slam Id pd AS CA ya HIS dl Tedl Joy Ha 1 SMU 


of js Jadi pam Yao 4 ata, 4 his 25 ii BH 2 cr SY da Lp Ad BG » AA IS 


L..... 
PE el K 


2 Ibnu Toha 


Menghirup INHALER tidak batal sekalipun disengaja, karena bukan termasuk 'AIN tapi adalah 
rasa dari uap / asap. Lihat ibarot HASYIYAH ASY-SYARWAN |: 


SAI Olesuli Sonny Of dia Tor jay (NIS Amy Till Bole SU lak ob A3 lg SI (EP YA Oleo Spoy dtng dj 
UP AU Gagas oma il dag ALS yag SUS Je dd Aa Olga Jai YO Yos dl bal ad 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2357 ) 


Tambahan : Perbedaan illat antara ROKOK dan INHALER 


ROKOK : 
1. menghisapnya enak 
2. merasakan kenyang menurut pengakuan siperokok 
3. disamakan dengan minum ciri khusus bahasa urfnya adalah "syurb addukhan" 
4. menghisapnya disengaja 
5. dikategorikan 'Ain 
INHALER : 
1. menghisapnya tidak enak bagi yang waras, kecuali obat bagi yang merasa sakit 
2. tidak merasakan kenyang 
3. tidak disamakan dengan minum menurut urfnya. 
4. tidak dikategorikan Ain. 
5. sekalipun disengaja tapi bukan Ain. 


? Masaji Antoro 
Yup, sepakat... Tidak BATAL. tapi bila tanpa ada keperluan hukumnya makruh 


Las oma MY eka Olg SA Il am AS AS AI ya NASI Cile aj Joy Hr 1 2MU 

( FAEDAH J Tidak berbahaya sampainya aroma pada penciuman, begitu jugadari bibir seperti 

araoma kemenyan atau lainnya pada rongga yang tembus pencernaan meskipun disengaja 
karena ia bukan tergolong 'ain (benda). | Bughyah al-Mustarsyidiin 111 |. 

kal SVG Olga aiuo US Omi Ruak Cyag FleeS JOS OM Hore VI ea daa Ja Ur ce 3 dilag SA) 


Dan kemakruhan puasa yaitu diantaranya membaui aroma....karena masuk darinya sesuatu 
kecuali bila ada keperluan maka tidak makruh seperti juru masak dan orang mengunyahkan 
makanan untuk orang lainnya seperti anak kecil dan binatang. | Tanwiir al-@uluub Hal. 231 |. 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4466 76408688506/ 
1749. APAKAH SAHUR DAN SIHIR BERASAL DARI AKAR 
KATA YANG SAMA ? 


PERTANYAAN : 

Hakam Ahmed ElChudrie 

Benarkah kalau kata SAHUR dan SIHIR itu dari akar kata yang sama ustad? 
JAWABAN : 

2 Ibnu Toha 


TIDAK BENAR, kata S-H-R (sahara) adalah tiga akar dari tiga kata berbeda 

1. S-H-R - akar dari kata "benda anggota" yang menempel pada saluran nafas, contoh PARU- 
PARU 

2. S-H-R - akar dari kata "penipuan" contoh SIHIR. 

3. S-H-R - akar dari kata "salah satu waktu" yaitu waktu sebelum subuh atau waktu SAHUR. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IBAROT : 
“3 Lia Pa sLasli ua Man badai itukan Aa an cad Ga Pala tag 2 2 Luk 
iLaml aa » Ia Bp ad Ita ga del » pal Pati ad Lag CA padU. seb, ag 3, Ah: 
PAN An dye & Ie a OA Pep JB aaab Pu) Op PAN Pataiy pad Ad 39 v0 pa “ 
Gali 2225 SA ea maa SO SEAL AU Ia ja siap... UB G3 ma MLS on adah Ja Pa Ina 
BR GL an bada A0 53 Oya PD 3 
Bana BA JB ae aja Gg 53 SO Op sagu pb DSN cpu Bai OA Je RAN gan ara J5. 
(Mu'jam Magayisul Lughah) 


Akar kata itu maksudnya asal kata dari musytagnya. jadi semua bentuk kalimat yang mempunyai 
bentuk asal kalimat yang sama, BELUM TENTU dari akar kata yang sama. contoh dalam 
pertanyaan statsu kata SAHUR dan SIHIR bukan dari akar/asal yang sama, sekalipun mempunyai 
kemiripan bentuk huruf. Sudah dijabarkan pada ibarot kitab mu'jam Magayisul Lughah di atas. 


FOKUS : 

LA da ee asa 
SAHARA (SIN, HA', RO") adalah TIGA ASAL/AKAR yang berlainan. 
2 Abdullah Afif 


Kang mas Hakam, kayaknya tidak. ASSAHUUR diambil dari akar kata ASSAHAR, lihat dalam 
Lisanul Arab 4/348 : 


Ata RL amati Ia JA AT Pad 
dan selanjutnya : 
SIS IU Le mang daa ad ob Jl lab aa AI Hg AA Lea Ga JB el AN lab pel, 
AT at padi M3 Jr jl pam 4 SI 
makanya fi'ilnya menggunakan : 
pdl JI pa) 
Adapun SIHIR, disana dikatakan : 
A ad ba se Si deh li Sa yi 1713 Pai 3 PAN d3 JS tyas OUasadl Jl GL Ia pad 
Panah Apanya lol ARI pama hd Bay lal BbS Uya AS HAN ea Us Ji ah Gp LS 
dang Lang pn 
Wallaahu A'lam. Mohon dikoreksi 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/453006281388852/ 
1825. BERBUKA PUASA SEBELUM MASUK WAKTU 
MAGHRIB 
PERTANYAAN : 
Agus Aja 


www.islamuna.info 


PUASA | 2359 ) 


Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh, para admin, para sesepuh dan para member 
piss-ktb yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan titipan, kalau sudah ada didokumen tolong 
disundulkan. Deskripsi masalah : Ada mushalla di perumahan mengadakan acara buka bersama, 
dan melakukan adzan maghrib, maka dengan mendengar adzan tersebut para jama'ah yang 
sedang puasa maka berbuka. Akan tetapi ternyata adzan tersebut lebih cepat 5 menit dari adzan 
di masjid-masjid sekelilingnya, di televisi dan waktu yang tertera di jadwal. Di saat mushala 
tersebut igamat ternyata masjid-masjid lainnya baru adzan, begitu pula di televisi. Pertanyaannya : 
1. Batalkah/sahkah puasa para jama'ah dan penduduk yang berbuka dengan adzan yang lebih 
cepat tersebut. 

2. Apakah kalau batal puasanya maka sang mu'adzin yang menanggung dosanya? Terimakasih. 
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Wassalamu'alaikum, saya kutipkan ta'bir kasyifatussaja halaman 50, selengkapnya : 
SUN konsul Jali dah al Alan ye REI jet al ami all 2 SINI DE LSI Sgp Iban lp Ol del € 
oo IP OT oya ay Ole VI PASI . panai 3 Sell OSN OlSf ola Sg 0 SJ 3 eng al Old, How 
AbLAN 3 Jala Ot ag Jala Ol Wika Let Garay LAS 0 jl Ud Mpg AblaS WS Aj es dalan jl 
ALI Ld lgioel oya Ipad Tekitana dan OT 3£ Yg eliKay SV af diole Ja ya Ja Oball Ol G3 Vj Ups & met Ja: 
EA j3 Atm Ali Ai La Uh, Call Go 3 Ika alga VI ls ai IS Alli 9G algorl 32 Hole A5 Jalis 
d1 jamal il OY sLgorI 
2 Mbah Jenggot II 
Nyumbang ibarot dalam dalam Bujayrmy Khotib : 
Ae gain Bllnah Gin UB Jl Laka (Ole Gb Ba) bid oa (3) 
Dg Jd at ladisan JET IL 6 Anya mamah Paid la SP 3 Ap oa ola Sg al is Hana ol 3 Aa 
#ldai! Aaj Ai Old Jero Jul Of laiaa JT PNS Cb md Pi abs ol. 
BA, ISI 3 Ja la JII OY Usil DV 0 pend Ge JW oa dy AG pas id Jt Isl al SUS Joy 
Me Ob din Udi (daa li alel Aa Gg ABI Alb Ig 4 ama | Latah Jalil jl Laga yo par Laga Old Ob OP «LM 
dolan Billa ya only Jl Oly 6 dngan Tar Vl | j3 Lane pall p alb OS ad 4 Angan Tan dp amal 
Fokus: 
Lipat Aaj A3 OLI Jono Jul Of takizan JT PNS, 
2.3 ASN, SSI 3 Jalil eta II OY 0 Usil SY 0 pe 3 me IM om AG ad id es Il al M3 Jelly 
Asi 
Saya sepakat dengan ibarot2 diatas,juga punya yai afif, cuma dalam ibarot temen2 kan g ada 


yang menjelaskan bagaimana JIKA IJTIHADNYA SALAH/TIDAK SESUAI KENYATAAN ? padahal 
kasus diatas jelas salah/tidak sesuai kenyataan. Dalam ibarot Bujyromy sangat shorih : 


md Let Jalil 3 Laayo ae Laga Ol sal UL Op 
KESIMPULAN SAYA : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2360 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. PUASANYA TIDAK SAH DAN WAJIB @ODLO. 


2. Apakah kalau batal puasanya maka sang mu'adzin yang menanggung dosanya ? Muadzin dosa 
jika dia sembrono. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Siip mbah...pokok'e puasa batal dan wajib godlo.. 


YA La KASUS GIE,AS JB ASLI Japor Kenang Lai OYI aa LAS ( Lal MD OLI Kay AI UUS J3 oa de ali 3 


yang ke-4 adalah orang yang berbuka yang menyangka matahari telah terbenam dan ternyata 
salah , seperti yang banyak terjadi sekarang ini lantaran tidak mengetahui batas-batasnya. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/459590404063773/ 
F0060. Antara Nafsu, Akal Dan Puasa 


Oleh Masaji Antoro 


“Sesungguhnya syaitan itu bergerak mengikuti aliran darah, maka persempitlah jalan syaitan 
dengan lapar dan dahaga.” (HR. Mutafag “Alaih) (1| 


Alkisah sebelum Allah swt menciptakan akal dan nafsu yang hendak diletakkan dalam diri Adam 
As. terlebih dahulu Allah menguji keduanya agar kelak dikemudian hari Adam As. dan anak 
cucunya tahu fungsi dari keduanya, cara menggunakan dan menaklukkan keduanya. 


Saat Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, 


“Siapakah kamu, siapakah Aku ?” 

“Saya hamba, Engkau Tuhan.” Jawab akal 

Kemudian Allah memerintahkankan akal agar maju ke depan dan mundur ke belakang. Akal 
mematuhi perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa akal begitu taat kepada Allah. 

“Wahai akal, sesungguhnya Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia ketimbang 
dirimu” Puji Allah terhadap akal. 

Setelah itu Allah menciptakan nafsu. Ketika Allah bertanya kepada nafsu, 

“Hai nafsu, siapa engkau, siapa Aku ?” 

Nafsu menjawab dengan sikap membantah, “Engkau Engkau, aku aku.” 

Karena itulah Allah murka kepadanya dan memberikan didikan kepada nafsu agar insaf. Allah 
memasukkan nafsu kedalam neraka jahannam selama 100 tahun, ia dipukul dan dibakar 
hingga hangus menjadi arang. Kemudian setelah nafsu dikeluarkan dari neraka, Allah bertanya 
lagi kepadanya, 

“Hai nafsu, siapa engkau, siapa Aku ?” 

Nafsu menjawab dengan sikap membantah, “Engkau Engkau, aku aku.” 

Nafsu belum sadar akan penciptaannya, Allah perintahkan agar nafsu dipenjarakan selama 
100 tahun dengan tidak diberi makan atau pun minum, keadaan nafsu saat itu benar-benar 
lemah karena lapar dan dahaga. Setelah genap 100 tahun Allah keluarkan nafsu dari ruang 
tahanan “lapar dan dahaga" Allah bertanya lagi kepadanya, 

“Siapa engkau, siapa Aku?” 

Setelah semua itu, barulah nafsu mengenal Tuhannya, ia menjawab, “Engkau Tuhan, aku 
hamba” 


Ternyata untuk mengalahkan nafsu yang ada dalam diri manusia tidak perlu dibakar, dipukul 
melainkan dengan dikarantina dalam penjara “lapar dan dahaga” atau yang kemudian dikenal 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2361 ) 


dengan nama PUASA. 


Setelah itu Allah memasukkan akal dan nafsu ke dalam diri Adam As. dan saat Nabi Adam datang 
ke bumi, keturunan manusia bertambah banyak. Maka peranan nafsu dan akal tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemungkaran yang terjadi di atas muka bumi ini adalah dari 
nafsu, bukan dari akal. (21. 


Karena akal dan nafsu ada dalam diri manusia, maka terjadilah pertentangan antara satu sama 
lain. Peperangan nafsu dan akal tidak pernah ada henti-hentinya. Kadang-kadang nafsu yang 
menang, kadang-kadang akal menang. Buktinya, jika kita berhadapan dengan perbuatan yang 
baik, maka nafsu akan menolaknya dan mengajak kepada kejahatan sedangkan akal mengajak 
kepada kebaikan. Kalau kita mengikuti nafsu, artinya kita kalah. Sebaliknya, jika kita mengikuti 
akal maka kita menang. 


Namun bagaimanapun nafsu tetap diperlukan oleh manusia. Bila nafsu musnah, manusia juga 
akan musnah. Sebagai contoh adalah nafsu makan. Nafsu makan tidak akan hilang karena 
merupakan fitrah alami manusia. Jika nafsu makan tidak ada, manusia akan mati. Begitu juga 
dengan nafsu terhadap lawan jenis. Jika nafsu ini tidak ada, maka manusia tidak akan 
berketurunan. 


Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan memberitahukan bahwa ia ingin 
membunuh nafsunya agar ia dapat bersungguh-sungguh berjuang. Tetapi Rasulullah melarang 
karena Rasulullah sendiri juga berumah tangga dan beliau menyukai jika umatnya mempunyai 
keturunan yang banyak. Pernah juga ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah 
bahwa ia ingin berpuasa terus menerus agar dapat lebih berbakti kepada Allah. Rasulullah juga 
melarangnya karena Baginda sendiri juga berpuasa dan berbuka. Rasulullah juga tetap 
bermasyarakat dan berjuang untuk menegakkan kehidupan di dunia dan dan Akhirat. Jadi, 
Rasulullah memberi jalan tengah. Nafsu ini tetap diperlukan untuk manusia. Akan tetapi, jangan 
sampai salah langkah sehingga membawa kita ke Neraka. Rasulullah bersabda tentang nafsu ini, 


“Ada dua lubang yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke Neraka, yaitu lubang faraj dan 
lubang mulut.” (Riwayat Tirmidzi) (81 


Nafsu juga dapat kita jadikan kuda untuk ke Syurga. Sebagian orang jika mendengar kata nafsu, 
hanya terbayang hal-hal yang jahat saja. Sedangkan nafsu itu adakalanya jahat, adakalanya baik. 
Nafsu akan menjadi baik jika dilatih. Imam Al Ghazali mengibaratkan nafsu itu sebagai anjing, jika 
dilatih akan menjadi baik. (4| 


1. Disebutkan dalam Kitab Ihya' 1/232, Berkata al-'Iraagy “Hadits ini riwayatnya mutafag 'alaih dari Shafiyyah 
kecuali pada kalimat maka persempitlah jalan syaitan dengan lapar dan dahaga, ini landasan kalangan shufi 

2. Hikayah terdapat pada kitab Durrah an-Naashikhiin Hal. 13 

3. Ibnu Maajah menganggap shahih hadits ini dari riwayat Abu Hurairoh (Ihyaa' Uluumiddin 111/109) 

4. Ihyaa' “Uluumiddin 111/173 


dalan ab JSI) Jia Uya AI IT Ola Baey DT 2 JSI pakan 3 dala AI lo AI Say JB JU Lapis AI oh ee al S3 
Jab! sell celoy pd pg JSI, Jini dll ale RL p33 JS) Jill adl Raleny Raler sob JK, Jini & AI Ralang 
BAYI Bjlasy Balas Ol ISU) Jali Unila L yag abg aa Ta Jali IK4 Jia! eaekgiomek! Relay Kelly erU JSI, 
Blanady bella jae J9 Pia! dg O9 S bag dad) O gamis SAI risa ah dg Say dad) Kania HS 2S al J4 Jali 
SEN Aing pem Goal deras Ega Jali yag IT Ol Snkey AT cdi JSI Oeles goal Caaon II Jital Ona AI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2362 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, bersabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam : 

" Setiap sesuatu memiliki alat dan mesin, alat orang-orang mukmin adalah akalnya 

" Setiap sesuatu memiliki kendaraan, kendaraan orang-orang mukmin adalah akalnya 

" Setiap sesuatu memiliki tiang penyangga, tiang penyangga agama adalah akal 

" Setiap kaum memiliki bendera, benderanya hamba-hamba Allah adalah akalnya 

" Setiap kaum memiliki penyeru, penyeru orang-orang ahli ibadah adalah akalnya 

" Setiap pedagang memiliki harta dagangan, harta dagangan para Mujtahid adalah akalnya 

" Setiap keluarga memiliki nilai, nilai keluarga orang-orang jujur adalah akalnya 

" Setiap kehancuran terdapat pembangunan, pembangunan akhirat terletak pada akal 

" Setiap seseorang memiliki kesudahan yang membuatnya dikenang dan diingat, Kesudahan 
yang membuat dikenang dan diingat orang-orang jujur terletak pada akalnya 

" Setiap orang bepergian memiliki tenda menginap, tenda orang-orang mukmin adalah akalnya. 
(HR. Ibnu Mujbir dan alHarits). | Ihyaa' 1/84-85 |. 


Ya Ilahi, Jadikan selalu akalku sebagai pemenang dalam mengalahkan nafsu yang selalu 
menuntunku durhaka terhadap-Mu, jadikan RAMADHAN nanti sebagai sarana untuk melunakkan 
nafsuku demi menggapai Ridho-Mu dan sarana kembali mengenal-Mu.. Aamiin Yaa Robbal 
'Aalamiin... 


Catatan ini di buat pada 03 Agustus 2010 jam 10:48 dan alhamdulillah banyak menyebar di 
internet... 
www.fb.com/profile.php?id-100001136358687#!/notes/133984693309803 


F0078. KEBERKAHAN MAKAN SAHUR 


Oleh Masaji Antoro 
la Gian AS yo yoo HOP Ng pawai pelan dal AI Gaun cad JB: JB de AI oo MIL ur Ya ys 
Anilakag Jelas! (3 Boy Bold de Saka JUS Ja Ailey Rinadl PLT org Bolkatn IL Jua) pal 3 AS adl of 
Abe Sy elly SI Kel JII Ole dna gai gl MS SI Ia oya Ie BA Kemal HL api SAN JIN sya 
ala Ol Jd Ugal oo pasal A3 Sai dal 


Dari sahabat Anas Bin Malik Ra, beliau berkata, Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda, 
“Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makanan sahur terdapat barakah”. (HR. 
Muttafagun “alaih). 


Imam Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan tentang keberkahan dalam sahur, ditinjau dari berbagai 

Sisi, sebagai berikut : 

" Mengikuti sunnah Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wa sallam. 

"n Pembeda dengan puasa ahli kitab, berdasarkan hadits dari Amru bin Al Ash dari Nabi 
shallallaahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda, “Pembeda antara puasa kita dengan puasanya 
Ahli Kitab ialah makan sahur” (HR. Muslim). 

" Menguatkan badan dalam melaksanakan ibadah puasa. 

" Menambah semangat agar semakin rajin beribadah. 

" Menolak buruknya akhlag yang dapat timbul akibat rasa lapar. 

" Dapat menjadi sebab untuk bershadagah kepada yang membutuhkan makanan sahur, atau 
dapat juga menjadi kesempatan untuk makan bersama-sama mereka. 

" Menjadi sebab menjalankan dzikir dan doa pada waktu yang diduga merupakan waktu 
terkabulkannya doa. 


www.islamuna.info 


PUASA | 2363 


" Waktu sahur dapat digunakan untuk menyusuli niat puasa bagi mereka yang lalai niat sebelum 
tidurnya. | Fath al-Baari IV/140 |. 


2462. MENGGABUNGKAN NIAT PUASA 
PERTANYAAN : 


2 Wa Klobot Tlah Kembali 

Assalamualaikum mohon penjelasan agar apa yang saya lakukan menjadi benar dan tidak 
menyalahi hukum, saat ini saya melakukan 2 puasa sunah, senin kamis & sunah DAUD, apakah 
ini boleh, mengingat pada saat tertentu keduanya jatuh di hari yang sama, dengan kata lain, 2 niat 
dalam 1 puasa, saya kerja malam, dan pada waktu maghrib, biasanya adalah jam sibuk & kadang 
sangt sulit u/di tinggalkan, apakah boleh shalat maghribnya saya godho ? karena saya dengar 2 
keterangan yang berbeda, yang 1 menyatakan boleh, dan 1 lagi tidak. terimakasih, wassalam 


JAWABAN : 


2 Mbah Jenggot 

Wa'alaikum salaam. Menggabung niat beberapa puasa sunnah seperti puasa Arofah dan puasa 
senin/kamis adalah boleh dan dinyatakan mendapatkan pahala keduanya. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Imam Al-Kurdi. Bahkan menurut Imam Al-Barizi puasa sunna...h seperti hari 
'Asyuro, jika diniati puasa lain seperti gadha ramadhan tanpa meniatkan pauasa Asyura' tetap 
mendapatkan pahala keduanya. Adapun puasa 6 hari bulan syawal jika digabung dengan gadha 
ramadhan, maka menurut imam Romli mendapatkan pahala keduanya. Sedangkan menurut Abu 
Makhromah tidak mendapatkan pahala keduanya bahkan tidak sah 


HOP say YUI | ja ya (Jill 13) (252 Up | 2g) — cmd Ailek 

BA ASI Sa ya KPAI 3 dia j3 Heal Um Jia OT Kl OS Jd 3 GA 3 oma! BL AEL 7 pl) 1 maid, 
mil Bel joel LAS Gi alat Pay Lana eni BIAN Y 2 0 j2 OY Ji ye 2 3 oradll 
BEP SI kalian Aa Ji 3 pall Tomo GE ipa Jp Ipy sanyo El — Ji Sl ima tlhy “Jill ye 2 
Kana — man IS UG OS NY — Yel Abel cela pile CA 0g Craig HIT aya — Lia OS Ol oa SMS 
Tang "daa OT Ia BP pa KP AI DAK teraaa dilasa (iklan Ra A3) “Uillan Dis gl alaYI ya ata — eU YI 
0yAgy — (sai 3 Hai Le Ga2 UI Cg dilan Aa ESAI Jill aya Toer Kaze CI (Aly pb onasel LS 23) aa! 
PN INN E oham Lrrb 0 Sp Pd leah DS nia Layan ASI GUY pal — ad IL Cat pdl adas 
AS Ulil ps GE IS Jie ofome S39 AN lama elyi Ola ob jelata ole Jl EU ai #yag 
PEVI 3 pa ot es Of en UI Ia (EL gal BEA ai IP) Lol USG oo AS Rip SSI Lol sm aga 
Sp OP Choi ob “ah pyao dgn kail Ol — UST SUN (S2 SI Blus ya dea LAS takadakiy LUELU o paka 3) SAN 
Danh Alis Ugna Sp Lag (SI (lgna Lag aa TA) lali Klg, BB Ig case Cabai Jia Viy Ola Lal & jali 
Spg) BUS del oya ai (la Ia ADB 1) 2 gadi VII cad! AYI Cl ya Ting geri — ll: 
SI (laga Ol iabah) ANA alay de ea (oa Lte JA) AI aa Olga) AA GI Una 
Por daan Tip came 3 ma Y ALI ON el Glen #9) BUS jelas) R3 pe Sa OS elaney LI 
disi D8 — SA enda Ay 1 Plasa SUS Ob ea Gang AI SP JUS IA) Lo paka Um Ll ia tag 


so ydiley AS CE nyaa 3 omadl DASI dag ep ai 3 JB ai Si Aa) (206 Ce 1) — UJI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wash cela Lane Si Ji Leah Bean BS AN ALI 3 pnali Ob ria INA Hy Sy uya kang Un el, 
Las po LP 3 ai! OY Cdomuak Koi 


(| Kamal Jego2o Ae LI ya Py Kl ya Lian Anal Hao al (SD 22ltnay 114-113 0 cypd jak Rata 
ODP elgiley Bie aya La Lal Tah JUS Y ly Jul Jgaah pm Gaal TP SN Wan) sad Ha Lali 
Ela Anas CS Ola) Cah OLS Sleep d Lo dlagu | Oly JA Ha lega! Ala Op Jul Ipa 
Lagi donly Span pe 153 pemaadd Lag R2 pal aset y HAB ol Oliany il OLy Luna yu Lyn g CdAil S3 ya Cd 
Ul Ola elit Ale anal pya2 Ronn0 pe Ra gl many Ji Eling sa Sy PUS daa LAN II 


Lgin (Ria ping Tim YP Ry 1 j3 Lia Meliitan Al am Y CSI (Jail dino pai LIS) 1 03 153 yo 1g Kl sll 
& abi 3 jt Ling pet Ae (Oi Ag Gi SI NI oya CA Ala Uta LSN Jian ga Sy ISP Tian yA Tnadel Jua 
BIUS gl oli jl ola pyae dan Si IL IP ya pmali Leiay PA GA Liya ca II 


2 Ghufron Bkl 
Hukum boleh dan mendapat pahala keduanya 


Lila ah Ily Tian G EP Os gaig Il ye Il si pas el ydle jl Be PPS Ola pall denga JS dil leh (den) 
dilel . alas Lah Wol Cegi IIS y Aly Alap il de Ain Im LA OM Oremdl der deler, oa 
YIYVM ol 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2011/07/seputar-puasa-menggabungkan-niat-puasa.htm 
ILINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/583900274966118 


2470. HUKUM BERBUKA SEBELUM WAKTUNYA KARENA 
MENGIRA TELAH TIBA WAKTUNYA 

PERTANYAAN : 

2 Mutiara Hatie Putra Ariska 

Assalamualaikum wr.wb. Afwan di desa saya ada mushola dan masjid dan dari dulu kalau adzan 
magrib pazti mushola mendahului selisih 2 menit sama waktu Adzan di masjid. Dan pastinya kalau 
bulan puasa gini masyarakat berbuka puasanya dengar adzan pertama dari mushola. Padahal 


jadwal puasanya sama. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya yang berbuka tdak pada 
waktunya?? Syukron. Wassalamualaikum 


JAWABAN : 


? El-mahendra Berdo'a 
Berbuka sebelum waktunya bisa mengakibatkan puasanya tidak sah, lihat I'anatu tholibin jilid 2 hal 
230 : 


Ce ita on OP oil Udi Ul Bae Y SL Any Ja VE JST al Oa LT, Yg serbu JT JI, 


www.islamuna.info 


PUASA | 2365 ) 


Buka juga kasyifatus saja hal 12 : 
SIB, JB ALAN Jeon Kemang La OYI aa LS (Lal SOE OLI yA UB J3 ya de al 3 


Yang ke-4 adalah orang yang berbuka yang menyangka matahari telah terbenam dan ternyata 
salah, seperti yang banyak terjadi sekarang ini lantaran tidak mengetahui batas-batasnya. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/616042975085181/ 


2474. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA 
oleh : Achmad Hasbulloh 


Ada 10 hal yang membatalkan puasa menurut kitab Fathul @orib bab shoum : 


98 Bali Alah 213 (AI AI Ragala oa Jp aki! ab (ol) mati (SAI II Tas Jo Lo) Lesty Lane 
CAM 3 agus pall pa al Jd Sya yi alga yag (Cola Joel 3 RAIN CI G) Ly mv Il one Son 
Sa dada S8 TI 3 ale sb) oma) san LS tapa Jah daan | UB nas 2 IN AG) onkemk 

Ambi Ok Al OS UE UN Dk Gila OP) Gali HP Jay (ILY) poll () me LS Lab g Lakl 
JAN) Boral PT II gala! Go) aje d4 JUAL DB GOLNYU al TI OP Bilas, je kanan al Aang Aa Mar IS 

alat pall elit 3 Lain Lb csad GI Ugly aldy 


(1) Masuknya benda kedalam tubuh dengan sengaja melalu lubang yang terbuka (mulut, hidung, 
dan lain-lain), atau 

(2) melalui jalan yang tertutup, seperti benda yang masuk ke otak melalui kepala. Yang 
dikehendaki dalam hal ini adalah bahwa orang yang berpuasa mencegah sesuatu yang bisa 
masuk kedalam anggota tubuh. 

(3) Mengobati orang yang sakit melalui dua jalan (gubul dan dzubur). 

(4) Muntah dengan sengaja, namun apabila tidak disengaja maka puasanya tidak batal. 

(5) Bersetubuh dengan sengaja. Namun tidak batal apabila lupa (kalau sedang puasa). 

(6) Keluar mani karena bertemunya dua kulit (antara laki-laki dan perempuan) walaupun tanpa 
berjima'. Diharamkan apabila mengeluarkannya dengan tangan, namun tidak diharamkan 
seumpama dikeluarkan dengan tangan istrinya atau budaknya (tapi tetap batal). Pengarang kitab 
(mushannif) telah memisahkan apabila keluar mani disebabkan karena mimpi maka itu tidaklah 
batal. 

(7) Haid, 

(8) Nifas, 

(9) Majnun (gila), 

(10) Murtad. 

Maka, apabila salah satu dari yang disebutkan itu terjadi, batallah puasa seseorang.” 


2485. HUKUM MENCIUM SAAT PUASA 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Friscea Pelangi 
Terus.. kalau lagi puasa Cuma SUN ( Mencium ) batal tidak puasanya.. ? 


JAWABAN : 


? Masaji Antoro 
Nge SUN alias mencium saat puasa 


US 3 Web dB ali JU ye DA Olga AAS Ra SUN elo yag Jaa Ul do Wiyadi UAN CS yag 
OS ASI) pia yag peng Jaka ky dala Al ae Al Jgn FIS MEA Uas AI ay Ale My UUS 3 hell, di 
AI Bg pal Ad Ija Ol ya Y Wol Go GB OY, Slli Ugp Sy Gamdak) Lead yaa ML ale sal Pa MAN PSSI 
Lagis SB on) 

“Barangsiapa dengan mencium tergerak syahwatnya maka makruh ia mencium dalam kondisi 
berpuasa, kemakruhannya makruh tahrim bila tidak tergerak menurut Imam Syafi'i tidak masalah 
namun meninggalkannya lebih utama berdasarkan hadits riwayat “Aisyah : Adalah RasulullahSaw. 


Mencium dan menyentuh sementara beliau berpuasa namun beliau adalah orang yang paling bisa 
mengendalikan nafsunya diantara kalian. 


Menurut keterangan dari Ibn Abbas ra. Bagi orang yang sudah lanjut usia diberi dispensasi 
melakukannya tidak bagi pemuda karena bagi salah satunya dikhawairkan menimbulkan 
keluarnya sperma hingga batallah puasanya dan bagi lainnya tidak dikhawatirkan karenanya 
hukumnya dibedakan diantara keduanya. | Al-Majmuu' VI/354 |. 


? Yazid Anwar 
Lihat juga almizan alkubro juz 1 hal 120 : 
SL J3 ga AN AS ALI SO VI Il JR Gaia Jilbab oya BL SUS mb Ob Hell GUY! Jah WU3 yag 
MEI ynelik Giakah Ily SAI asal bb ea Oia WS Ol Rio dl Jp mag HE VI) JAR Byeda WS OS Ol al aa, 
ba 


Dan al mizan alkubro juz 2 hal 23 : 
ML Ip Aa Eggb SP US Je (AN UI Ol asal, SAH ky ALE Kise Ul ul dah IS yag 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/617279134961565/ 


2492. MENELAN LUDAH SAAT BERPUASA 
PERTANYAAN : 


2 Muhsin Rock Ahmad 

Assalaamu'alaykum wr.wb.Maaf poro ustadz ,kawulo nderek pirso "menelan ludah yang sudah 
mengumpul dimulut / diatas kerOngkongan ,apakah membatalkan puasa&sholat ?.karenaa saya 
mendapati 2pendapat yang berbeda .mohon syarahnya (MAAF TADZ , SEGERA NJEH) matur 


www.islamuna.info 


PUASA | 2367 ) 


SUWUN .. 
JAWABAN : 


2 Achmad Faiz Sahly 
Ludah yang belum tercampur zat/benda lain dan masih berada dalam rongga mulut (belum keluar 
dari mulut) adalah ludah yang masih murni. Bila ditelan tidak membatalkan puasa. 


2 Ghufron Bkl 
Menelan ludah yang masih ada dalam mulut bila ludah tersebut suci/tidak najis karena bercampur 
dengan darahnya gusi dan ludah tersebut tidak bercampur zat lain/murni ludah maka tidak 
membatalkan puasa. : 
HP Sean yaa OS Ol MPI Ae Ani Ag jg AI TaRn yag dilan oya bakul jae sh So Alb dag Jet 
UI Ulas Pd Gada Ui Oky MENUL Jah Ae pd you Ummi AAL pg Ladad as DG Jd DL Gear Wo lal 
YYY-Y/NYA Umbi Tilel Lagi ne UAS ple dmd I A 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/616133708409441 
2493. MUNTAH KARENA BATUK BATALKAH PUASA ? 
PERTANYAAN : 
2 Ad RyAniek Cah TeMpelngawienan 


Asslamualaikum, siang, saya mau bertanya, tentang puasa, saat batuk dan akhirnya muntah, itu 
puasanya batal tidak ???? terimakasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Tidak batal karena hal tersebut termasuk muntah yang tidak disengaja. : 


Hg at dag dg ale ISI Un ad tia yh oat aka ole IP LSN Lis Ob Abad Lgi Ata Mag Ol) toa elekisal CGI elit) 
YYAHY/YYV Geli Tile Lag ada YG ayla ada ale jl AU Ab Sung Ang Ad gor Jb tab 4 umma diy) uya 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/616836948339117 


2560. HUKUM BERKUMUR SAATBERWUDHU KETIKA 
BERPUASA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Yusuf Ikhsan 
Assalamualaikum.pada saat kita wudhu dan pada saat itu pula gita puasa. apa gita diwajibkan 
untuk berkumur pada saat berwudhu ?? 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2368 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam, berkumur ssat berwudhu dikala berpuasa itu tidak wajib, bahkan saat tidak 
puasa pun berkumur itu hukumnya sunat ketika wudlu 


2 Ghufron Bkl 

Hukum berkumur ketika mau wudlu' hukumnya sunah, baik bagi orang yang sedang berpuasa 
atau tidak berpuasa, akan tetapi hukumnya makruh berlebih-lebihan / mubalaghoh dalam 
berkumur bagi orang yang berpuasa bahkan ada pendapat yang mengharamkannya..: 


"LI Lala pil pil Gta YI) Lawahi BAJU Coetag Pp Belia Yly Retak) Aroma! gia ji 2 po jl 
BUS Lele Aly £ Lali Gal JB Kontan US Jdy nb maid JB 054 Jady Hall pd HAL JB dim IA Jai 
MOM GBI Lo S3 Ja Lead HIU Ad yani DG Dklitta j9 SAI JadAU GNY NY LI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/593152574040888 


2575. KETENTUAN BERPUASA PADA HARI JUM'AT 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Yusuf Ikhsan 

Assalamualaikum. 

1. Puasa ayyamul bidh atau ayyamul bidl ?? (yang benar mana?) 
2. Puasa hari jum'at hukumnya bagaimana?? (dalil) 


JAWABAN : 


? Reza Pacicu 

1. ane juga sering liat orang nulis "dlolim" atau "dlohir"... kalau diliat dari bahasa indonesia yang 
dibakukan sih harusnye "bidh"" karena itu huruf "dhod"... wallohua'lam. ( Sebenarnya DL itu ejaan 
transelitrasi lama, DH lebih baru dan yang terbaru adalah di dengan titik di bawah, untuk 
transelitrasi huruf arab 5 ) 

2. puasa hari jum'at saja tanpa diiringi puasa hari kamis/hari sabtu maka MAKRU hukumnye 
karena hari jum'at itu adalah hari 'IED bagi umat islam...untuk keterangannye ane liat di SIYARUS 
SALIKIN karangan syaikh Abdush shomad al-falimbani tapi lupa halaman berapa....wallohua'lam 


2 Ghufron Bkl 

1. Ayyamul bidl 

2. Makruh bila tidak digabung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya dan atau tidak ada 
sebab, seperti biasa 1 hari puasa 1 hari tidak puasa kebetulan waktu puasanya bertepatan hari 
jum'at maka hal seperti ini tidak makruh. Berpuasa hari jum'at saja meskipun makruh tetap dapat 
pahala. : 


383 pama! Gadis Lal ja LS SIN gan ya dah al lp yag Aset al Km gl Aan pg aladin 03 SM) 

Lagu dngan Gilgh pa Jady pa pyao SSI OLS Load daku ISI Lal ema SU d Lae S3 Lol Aa SU Jay en yuki 
DB Lpukay yf Upl Ugora Ungd gatn jl dog made jy Upin Uti MA SL YU P3 SESI Oa psp LS ALS NG Lai 
VEYA GIBAS La Makau | £ pam! OY dal, 


LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


PUASA | 2369 


www.fb.com/groups/piss.ktb/593227050700107 
2655. HUKUM MENELAN DAHAK SAAT BERPUASA 
PERTANYAAN : 


2 Kiky 
Assalamualaikum, tanya nih, bagaimana hukumnya orang puasa yang nelan dahak ( riyak), sekian 
terimakasih. 


JAWABAN 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikumussalam. Ust. Dr. Ali Jum'ah Muhammad pernah ditanya tentang ini, beliau menjawab : 
Apabila riyak itu melewati batas / keluar dari batas anggota bathin di dalam tenggorokan (tempat 
keluarnya huruf Hamzah dan Haa', bukan Kha' menurut Imam al-Zayyadi, dan bukan pula Ha 
menurut Imam Nawawi), maka menelannya membatalkan puasa. Dan apabila belum melewati 
batas anggota bathin dalam tenggorokan maka menelannya tidak membatalkan puasa. 
Sedangkan menurut pendapat bahwa menelalan riyak itu tidak membatalkan puasa: yakni selagi 
riyak itu tidak keluar ke mulut atau masih ada di dalam mulut. 


ASp liDg Islan Kilo Ilkaga 

13/10/2003 : AAXYI ma 1 639 Junluall 5 Jl 

SES mom ang dil Calo pilu! Jjata ailal Ja #eyawatall 2003 And 1834 By Asal! si EYI Gayo ge Kisi JI gl callal (le Lina 
S Dall an dah Ja 3 

Sana Anam (le) yA Ain) Alat 3 Ll al 

Ai ya MUA A2 3 Juni al) Kak 10 yana Gd JB aa 013 AA dalil Ad pilu Am pl IS) VJ lada Y lisa eU adal ab 
ca lemas tea) le pia ad Ul #obas psilal! G3 pil! gni AI) Ata BABA AI) (43 £ Laal! Uya galancasla A8 Cilaam Cli YY yi 
MN gal! ala dag adil Gale Jadi Lgatisl Ai dal) Cast jl gl Adil elsa (AI Lady Gg Ci al Laga! dl ca yi, 

sede Mi3 ad Y ga Ugal Il Ja Aye Ik Mat SMA Y Sila WAS HA, gak Sy elo Un goo cb le dlugiJ, sIUA sayalid 


sial lela, 
Sumber : http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?1D-639 
2 Hezgiel Ahmad Nawawi 
Menelan balghom itu hukumnya khilaf : 
ku si kegid 15 yan gal 


Panen 2 Ya aa: 


ANA San Tio 3 - a38 


79 - Lema PA g Pa ga to 073 SKP Apa ega Asli HA Ulu. 
Pe Aa pda Gp TP 3G) “ia JB NK oa pl on KA Kai). 
j dna Koba Tara Lai de NU Uta Ea Pp Lan Of: RSU Ke aan ain ARA 


bila. jai Y - AG pada du — 


II Lah SL eh, ai ujas Ulas cakaad TA SB des Io dilan Jaa 9 (al SI RSU gaya - 


hon90 Ie 


sad ale Of, andal kan Ai esai jer Ob sam KU. 
BA TG bg Ag MEN GA dan Gi IL Gp UI 
bei Kia eiLal D0 5: 


(ne 


— Selat Up laka JP 3 G3 tml 2ladi 2 kai GW Set S6 UR, Ke ja Ta JS 4 o 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2370 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


#0. 0 Ou... 3 0 - 0-90. 0 
2 bar ia deal, Alang ji Uponiap Ska 33. 


La Ssi ai Alb JI Wong Am Lalat J3. 
8 bs SA Sd ale 3 Ja sad ara sp da adi JI Un na adas — aa AG Gilas EP 
La Iii ai Alb Ji Woreg Am Lela J3 Cl). 
Ang ajh (ay aya Cg IU aa cah plan IP kata ai la Ser Ie iktdi Da 
Te EA Td Jl ia HA GE KAN NN dr Ta aga J5 CP ta Ji das 
Yam de da SUYL busur ge 23, Ea (BI Je knpa kah Yaa aan KE #3 Ki 

Point dalam madzhab syafi'i 
La if el Alb JI oag Am Lalat 


Hukumnya khilaf, satu riwayat dari imam ahmad bin hanbal 
L 29 ge -... - 30. -9 “03 39 8 0.2. LB 2. 90 ag g..0 0... - 
BG GIS 0 dg ab pi da Ss jai Y kabul! $ Yal ol akad ye dalah S5 


ini komentar ibnu syihnah.. 


0. ... 3 J - 0-22 3200 23 0. - a 2.28 3 20 0. 3g, .. 20 - 0... og. 
ha po DS ABI ALE IP IE dagu Dir Y HASAN AE) Ga Al Se KAN al AS Sa Kia Jar ya 


2 Hasyim Toha 
Batal dahak sudah ada di zhahir mulut kemudian ditelan maka batal. atau mampu untuk 
dikeluarkan tapi tetap ditelan maka menurut goul ashoh syafi'iyah batal, sesuai ibarot di atas : 


2... 9o AB o- 0 £.. 90. S0. 3 - -9 - 002... s0. 9 9 - D2 NN co. nn.09 — 
LS OP Clgpmay Geilondl Jl Lal pm as ma tail AB $ Lela Tag Lapar Jai tail Ab Jl dpay An Wala jp 


sean Ul ea jai Ki SR ab Y d3 d3 maid cm SES Sa Hop M5 de Baal & 
da 


- 


2 Sunde Pati 

Menelan dahak bagi yangg puasa ada 2 pendapat, yaitu BATAL dan TIDAK BATAL. Dan yang 
shohih adalah batal. 

e jika keluar dari dada kemudian ditelan maka membatalkan puasa hal ini seperti muntah-muntah 
e jika keluarnya dari tenggorokan atau otak maka tidak batal hal ini sebagaimana ludah 


Soy UI — SI HM (31 903, 
Lea as 3: Casa DU) Upi pALal Ugal 5) La Uh 
dilan dilan iya Lee Oa es bi AA Ul pb yak Aya nga OB ca df al Laka di Ih 
AS ab 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/626565407366271/ 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2371 ) 


2739. KEMASUKAN AIR MANDI JINABAT YANG TIDAK 
MEMBATALKAN PUASA 

PERTANYAAN : 

2 Sabila Love Allah-warosulullah 

Assalamuallaikum warohmatullah.. ma'af mau tanya : Seandainya kita sedang berpuasa 
Ramadhan.. Apabila malam berhubungan dengan suami istri.. lalu ketika mandi Junub/Janabat 
selepas sholat SUBUH.. gimana puasanya..?? Apakah batal atau tidak puasanya ?? maksudnya 


bukankah setiap mandi Junub harus merata dengan kulit..bahkan hidungpun harus kena air ?? 
terimakasih sebelumnya.. 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Puasanya tetap sah. Bagi orang yang mandi junub saat puasa jika ada air masuk ke dalam tubuh 
maka tidak batal puasanya, asal mandinya tidak selulup /mencebur ke air, jika mandinya dengan 
mencebur kedalam air maka jika ada air masuk ke dalam tubuh maka puasanya batal. Lihat Fathul 
Mu'in halaman 268 : 


OS ISP yaliiy YAAA Reli ye Junika yan ola Gara Jada V3 Oak Yk dilan 03 Jain D yan elu Gawat Jai NY, 
J3 Jaw af al) Blah ASI Ola Jain d Ady LAMA oya el ad BUSI GAN Jaa jd SU 3 eladil Yk IlusEYI 
OSYI bb JL Geead Luakita Jansdl ISI La SY 2 Uk yong womtak il Jab AILAI Jeli Jl elN Ga ISI LS. mill 
pia kale pal OSIS aa adil IP ALA detak! ola Gw abadi Ra SI erlal Jadil 3 3 Jak ip WII JI 
Anlla YG SSS Lian) pikun 


? Masaji Antoro 
MASALAH JUNUBNYA TIDAK BERPENGARUH, SEHINGGA BERPUASANYA SAH 


22 — Bi Ko AI Jgn Se Aas 1G Kalu Aly Kado DB Cl) Jis OT JS CSL2 Taman Ob Gp Slot nd Uya aah 
3 sal) 38 /1 sad dl) MO aa IA 3 IL ba ar mand OS Ol elu) ale 
109 € Ags IG Kadar plg Kilo Ol" aya (2). 153 - 152 /1 JASYI alpr3 «189 - 188 /1 SAK, 

153 / 4 al) God eni 1 pan & Jaa & Ob ab ya Lir mad US Of pel Ale Al oke Al Jyay de — 
dala 5). 

Berpuasa hukumnya SAH bagi orang junub seperti orang yang memasuki shubuh sebelum ia 

menjalani mandi besar karena Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu “anhuma berkata :“ 

Sesungguhnya Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub 

karena jima' dengan isterinya, kemudian ia mandi dan berpuasa” (Hadits Riwayat Bukhari 4/153). 


ALBADAA-! 1/38, ALMUGHNI 111/109, ALMUHADDZAB 1/188-189, JAWAAHIR AL-IKLIIL 1/152- 
153. JALMAUSUU'AH ALFIGHIYYAH XVI/55|. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/575822892440523 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2372 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2743. PUASA : SOLUSI JIKA MENELAN BENANG 
SEPARUH DI PERUT SEPARUH DI MULUT 
PERTANYAAN : 


2 Hoiron Yousef Maron 

Assalamu 'alaikum wr, wb, Mau tanya nie kawan semua, Pertanyaannya aneh tapi bukan tidak 
mungkin : Begini, kan kita lagi puasa terus lupa ngunyah-ngunyah benang habis itu dengan tidak 
sengaja ketelan sebagian dari benang itu terus kita sadar kalo lagi puasa, Pertanyaan nya harus 
diapain benang tersebut, Ditelan sekalian sisa benang di luar / yang udah ketelen dikeluarin ? 
Monggo pencerahannya ??? Syukron.....! 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 

Wa'alaikum salam. Kasusnya ini dia menelan benang, separuh sudah masuk ke perut dan 
separuh lagi masih dalam mulut. Jika dimasukan semua sama hukumnya dengan sengaja makan, 
alias puasa batal. Tapi jika ditarik maka termasuk sengaja muntah, batal juga puasanya. Dan jika 
dibiarkan maka sholat yang akan dilakukan tidak sah karena membawa najis. Jadi solusinya ditari 
orang lain ketika dia tidak sadar. Atau meminta orang untuk memaksanya menarik atau 
menelan.Solusinya adalah minta dicabutkan orang lain. Dengan catatan si penelan benang harus 
dalam kondisi tak sadarkan diri semisal lagi tidur. Atau meminta bantuan ke hakim untuk 
mencabutnya dengan paksa. Karena hal ini disamakan dengan 'mukroh' yang tidak membatalkan 
puasa 


YAV gaji ak 
ON INI 3 panai dita dale Udar Taat Upin (ai y RSS Jade JST OS Ay Janin Jani dad Bg mel 
Ay om din Anju Ol AP Galah UPS Alan LAI dilig 2DLAJI ON dy elit MY pjg JST SY aah anal 
ai Yg ES JB AND yamia Ata ye Obi! PA Giga CPI 3 PI Sd ya KE IBL SSL 08 Jal 
SUS ya pad Gia | Lam yo SUS MY Jab Y yan Je SUN op Ol Gaes NBA Ang 3 dad NAM Se ade 
USU Jail Sale UK OY 2LASI de Aledle KEDAI al anji Ala Um) 

2 Abu Aly Rafsanjany 
LAU IBTALAA THORFA KHOITHIN FA ASBAHA SHO-IMAN, FAIN IBTALA'A BAAGIIHI AO NAZA'AHU 
AFTHORO, WA IN TAROKAHU BATHOLAT SHOLATUHU, WATHORI@UHU: AN YUNZA'A MINHU WAHUA 

GHOFILUN, 

Seandainya seseorang menelan (benang) pucuk jahitan kain, lalu dia menjadi orang yang 
berpuasa (masuk waktu imsak puasa), maka jika ia menelan sisanya atau mencabutnya, maka 


puasanya batal. Kalau benang itu dibiarkan saja maka batal shalatnya. Solusi jalan keluarnya : 
benang dicabut saat dia lupa. (Hasyiyah i'anatut-tholibin juz 2 hal 227). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/616051125084366/ 


2747. MIMPI BASAH (IKHTILAM ) SAAT BERPUASA 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


PUASA | 2373 


2 WalidAstrum Phutra BChicago Thea 
Gimana hukumnya puasa kita kalau kita tidur siang hari lalu mimpi jima, apakah batal puasa kita 
atau tidak ? 


JAWABAN : 


2 Ibnu Arif El-Romy 

Seorang yang keluar sperma disebabkan ihtilam mimpi keluar mani Hukum puasanya tidak batal. 
@OULUHU KAL IHTILAAMI! AL-KAAFU LITTANDJZIIRI: AY KAMA ANNAHU LA YAFTURU BIL 
IHTILAAMI. FAANA TUTTOOLIBIIN J 2 H 255. 


2 Ghufron Bkl 
Mimpi basah / ihtilam di siang hari ketika berpuasa, tidak membatalkan puasa. : 


OI Tile 3 3 aa JI BY EYE BAU elsY ada d JB Laga JI Ja Ola ana Di Us al BL mp ja 
y/rrv 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/620632777959534/ 


2774. HUKUM MEROKOK KETIKA BERPUASA 
PERTANYAAN : 


2 Ananda Raden Pramudya 

Assalamu'alaykum...Gan, Ane mau tanya nih...Benarkah yang membatalkan merokok pada bulan 
suci romadlon hanya pada filternya (berasa manis) kalo tertelan, sedangkan attimbak (mBako) 
mubah/makruh... 'afwan wong goblog pengen tahu jawabannya. 


JAWABAN : 


? Nabilah Az-Zahrah 

Merokok dapat membatalkan puasa, perlu diketahui bahwa dalam rokok terdapat 'ain (nikotin) 
karena itu merokok dapat membatalkan puasa karena rokok termasuk bid'ah yang buruk.imam 
azziyadi pertama ia berfatwa bahwa merokok tidak membatalkan puasa karena tidak diketahui 
bahwa rokok terdapat 'ainya, namun akhirnya ia tahu bahwa rokok terdapat 'ainya sehingga jika 
seseorang merokok saat puasa maka dapat membatalkan puasa, dan akhirnya imam az ziyadi 
berfatwa bahwa merokok membatalkan puasa. (Safinatun najah 1181. 


2 SandalKayu HilangSatu 
Ini yang di Bughiyah Hal 54 : 
LL PUS Lala OS Oly ye Ltse ya ash SI UN AS at Aan Ol) Sad dl Obral Joey Jasa) p JB (Atuna) 
BI SY Su ya Oa OS 9 — Ik ons dia Inpres MY Ill Ol dia D yitiaal Ka Lens JB.ol CI 
IPA IL ya OS 
2 Ghufron Bkl 


Merokok termasuk sesuatu yang membatalkan puasa, mengenai fatwa dari Imam Al Ziyaadiy 
yang mengatakan merokok tidak membatal puasa,setelah beliau tahu hakekatnya rokok maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(237a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


fatwa tersebut telah dicabut dan berfatwa bahwa merokok membatalkan puasa : 


Sos nyali bl 3 kaliy LS at ITS ON Gila ag Jati LI Altag IL gowa yag yel Ole enadl yag 
Jaka VSLN G3LJI Lena Gaal AE Rona PAI ga SP del oya Al al AL awal OI Wol Old UYA 
Jis el siy meg  Lba II Legal oi sb Lali Arin Sk SU S5 3 MI. 

VI op sd Aa GS YA IV Cab le ant 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/6223184 74457631 


2977. KOTORAN MASUK KEMBALI SAAT BERAK, 
SAHKAH PUASANYA ? 
PERTANYAAN : 


2 S'lalu Ada Agoest 

Assalamu'alaikum, para dulur-dulur kula sedanten, Ada satu pertanyaan masalah pembatalan 
puasa, apabila seseorang yang sedang berpuasa ada sesuatu yang dari luar masuk dalam tubuh 
jelas puasa nya batal jika disengaja, yang saya pertanyakan apabila ada seseorang sedang 
mengeluarkan hajat besar ( buang air besar, BAB ) yang keluar nya itu panjang dan keras kotoran 
nya, sebelum tuntas ngising nya, tiba-tiba kotoran nya itu patah masih tersisa di anus / pantat lalu 
kotoran nya tu masuk kembali dan tidak dituntaskan untuk dikeluarkan, batal apa tidak puasa 
seseorang tersebut ??? Tolong beri jawaban nya beserta dalil nya, terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Arik Sholta 

Kotoran yg keluar saat berak lalu masuk lagi sebab ditahan secara alami bisa membatalkan puasa 
(AL BAJURI 1/291). Tetapi menurut MUHAMMAD SHOLIH, jika kotoran yang keluar masuk 
kembali tanpa keinginannya sendiri (secara alami) serta kotoran tersebut keras dan sulit diputus 
memakai anusnya, maka tidak membatalkan puasa (BUGHYATUL MUSTARSVIDIN 111) 


Albajuri 1/291 : Wa kadzaa lau adkholatil mar-atu ushbu'ahaa fii farjihaa 'indal istinjaa-i kamaa 
yafaluhu ba'dlun nisaa-il juhalah, wamitslu dzalika maa lau khoroja ba'dlul fuallatil 'idhoti tsumma 
aada listimsaakith thobii'ati fayadlurru falyatanabbah lahu. 


Artinya : Begitu pula bisa membatalkan puasa, apabila wanita memasukkan jari-jari tangannya ke 
dalam farjinya ketika istinja seperti yg dilakukan sebagian wanita bodoh. Sama seperti hal itu 
adalah apabila sebagian kotoran berak telah keluar kemudian kembali lagi, sebab ditahan secara 
alami, maka bisa itu membahayakan (membatalkan) puasanya. Maka ingat-ingatlah masalah 
tersebut. 


Bughyah al mustarsyidin 111 : Wa afta muhammad shoolih bi annahu lau taghowwatho fakhoroja 
syai-un ila haddidh dhohiri tsumma 'aada min ghoirikhtiyaarin linahwi yabuusatil khooriji wa lam 
yukinhu goth'uhu lam yufthir giyaasan 'ala maa dzukiro. 


Artinya : Muhammad Sholih berfatwa, bahwasanya andaikan orang yg berpuasa membuang air 
besar kemudian kotoran beraknya keluar sampai batas anggota dhohir, lalu kotoran tersebut 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2375 ) 


kembali lagi ke dalam (perutnya) tanpa keinginannya sendiri, karena kotoran yg keluar trsebut 
keras, dan ia tidak mampu memutus (dengan anusnya), maka tidak membatalkan puasa. Karena 
disamakan pada kasus perkara yang telah disebutkan di atas. 


2 Rampak Naung 

Sekedar menambah keterangan kang Arik Sholta. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Syekh 
al bajuri menghukumi batal, sama dengan wanita yang memasuk jari jarinya kedalam 
kemaluannya saat istinjak. Sedang pendapat kedua yang difatwakan muhammad sholih, tidak 
batal digiaskan pada orang ambeyen (penyakit bawasir ) yang keluar anusnya, dan dikembalikan 
lagi kedalam dengan tangannya, maka tidak batal karena dlorurot. dan ini yang mu'tamad. 


VIYAN Go UI ad dad nia Anal! AlerataY ole Fla Ala jam TRI M3 Jang 1 
(de iya Upake Le Jd SY No Jna Aan pama Lolot Ol Lan yag ado MI) yumall Bukaia 3 Kimi 3 0 SSL ol 
Bada | Anda AKI TE Raga Pa Ia Pa ale AU Am Il edi TPB by Ul Elo aa Gal, Masal 
YAI gai pad Tap SSL le Gali 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/700913843264760/ 
www.fb.com/notes/740321165990694 
3030. HUKUM KESURUPAN DALAM PUASA DAN 
PERWALIAN NIKAH 
PERTANYAAN : 
Assalam alaikum. Mohon bantuannya. Ana sedang mencari keterangan nash kitab mu tabarah 
figh Syafi'iyah tentang hukum orang kesurupan dalam hal puasa.apakah orang kesurupan di 
samakan dengan orang gila atau orang mughma 'alaih ? Nash yang telah kami temukan, dalam 
bab aib Nikah kesurupan merupakan satu bagian dari gila sehingga ia menjadi aib yang 
membolehkan fasakh.dalam bab hak perwalian nikah, kesurupan termasuk dalam ighma' bukan 
sama dengan gila sehingga wali yang kesurupan hak perwaliannya tidak berpindah kepada wali 


ab ad tetapi mesti di tunggu sampai wali tersebut sembuh. Nah, bagaimana kedudukan kesurupan 
dalam bab puasa ? | Ibnu Ali |. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalam, kesurupan termasuk dalam bagian gila, dalam puasa kesurupan sama 
dengan gila / puasanya tidak sah : 


A3 Kd sP oya Op lal, YAN O Cell Lelaki Jaa SE LS Op ya pp mally Ogah JA El Gt, 
Sami om Op 3 GP al, VI EN O ee AiB Lae PL Yg elas Yy Any Jis an GO ab Ob 
VI JS adil anal aan Y pal GABS Jong Cb dil Boni 

Kesurupan termasuk aib nikah karena pada saat kesurupan akan menimbulkan jinayah, 
sedangkan kesurupan dalam perwalian disamakan dengan ighma (ditunggu siuman untuk jadi wali 


nikah ) karena pada saat kesurupan tersebut tidak mengetahui kebaikan-kebaikan zauj dan tidak 
mengetaui hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas. : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2376 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SP Ai Ji AN de BU dale CI Oren Ae jar TB ASI JB LS Ab II ak Op ot SI, 
ANN Cd Tile) Las Y Lag peti alas Lag EN JI Ad aa oa ca Road al os alas PI 33 Op SAS, 
y/rev 


Orang gila itu tidak putus hak perwaliannya hanya di saat wali tersebut gila maka tidak wajib 
menunggu dia waras bahkan perwalian pindah pada wali ab'ad : 


“Ebi 15) ad BBYI aj Go Seed RV) Y O pdl Of Ur ab BY das Rai O ml O RB Op des ol, d3 
Olg Jp Sole ema HS ABBYI yag Jia Yg AU AYI Jin) maja Y Gor Ul GT LAN Ja SIA mag Ode 
Ba Way BEYI Uas LL YG Op aj Gaga JAN Ob ola Ja BUY pg GS RYYY al LAI ad OA ebi 
YAN obb BL LA mad ASLI aj 


2 Rampak Naung 
Para mayoritas fugoha' sepakat majnun menghilangkan kawalian, karena tidak ada tamyiz, ., . 


kamil ja) 33 0 pm Jis dala Iga Ll og CL AYI OVg ajak pa RV II Jaja Op OS ole jga og SY 
Anya gl Aegidl  IIYG op ADB dadi (da O gim! Ol Waaly JI ASEY AJ JESY uya) 


2 Episode Cahaya 

Dalam bahasan puasa/shiyam, kesurupan termasuk bagian dari gila / junun, bukan mabuk / sukr 
atau epilepsi / ighma'. Maka puasanya menjadi batal. Silahkan lihat Hasyiyah al-Jumal Juz 2 hlm 
324 dan Tuhfah al-Muhtaj Juz 3 hlm 450. 

Ini yang di Hasyiyah al-Jumal : 


- 8 Pr and 


VA SV ama ab EL ON TN LA AAA La SAY, KAN aa IS BAN AT 9 at Un gan B2) 
LA pa Sa Ga Ig el dna ekah aon Uh. 


Dan ini yang di Tuhfah al-Minhaj fi Syarh al-Minhaj : 


90 Ie. 


Saas 15) 1 ai di GO ah KN MB ag Yg pa man aan 


pb enloal S O Uai SI Jill Daya spa Lay OS JA ap An D6 Ol Bad tajay Kaya Jong la 
Di LN) Jab Vp Agan man JGN lie IN Std ol ii Va ACA CI, ea Ja Ya Sta Hye 


- A20 PgA o- 


Va AN maa La ya Ka le Va pa Yg Ana la gb AN Gp Ri Ob id 4 ena pu 


# 
#8. # - 3. 8 w 3 0 3 


JSI ASUS ea 3) apP USS AS Lee Ulas MS Oia 3 dah gp 17 basil Tia 
DN iba op es Id tu emng, 


2 Ibnu Ali 

Mohon maaf, Kang Episode Cahaya, nash di atas hanya menyebutkan tentang junun dan 
ighma dalam bab shiyam.. sedangkan nash yang menyatakan bahwa kesurupan bagian dari junun 
berada dalam bab aib nikah, dalam bab hak perwalian kesurupan disamakan dengan ighma ... jadi 
kami rasa harus di carikan salah satu sifat pada kesurupan yang bisa disamakan ke junun dalam 
bab puasa, karena ketika dalam bab puasa disebutkan bahwa keserupan adalah nok dari junun 
maka tidaklah melazimi bahwa dalam bab yang lain kesurupan juga bagian dari junun.. buktinya 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2377 ) 


dalam bab perwalian kesurupan di samakan dengan ighma .. 

Kecuali ada nash yang tegas dalam bab puasa yang menyatakan bahwa kesurupan juga bagian 
dari junun.... mohon maaf bila dianggap pertanyaan ana muter-muter.. tapi inilah titik 
ketidakpahaman saya yang masih jahil ini.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/706911259331685/ 
www.fb.com/notes/759757617380382 


3051. TERNYATA BERBEKAM TIDAK MEMBATALKAN 
PUASA 
PERTANYAAN : 


2 Frans Elo 

Assalamu a'laikum.. Mbah.. Begini mbah ada yang bilang kalau berbekam ketika puasa itu bisa 
membatalkan puasa ada pun yang bilang tidak, ada pula yang bilang mimisan juga batal puasa, 
ada pula yang bilang tidak. Jadi, batas keluar darah yang membatalkan puasa itu seberapa 
banyaknya mbah..? Sekian dan terimakasih mbah, wassalamu alaikum.. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Ketahuilah bahwa ber-bekam tidak membatalkan puasa, orang yang berpuasa lalu melakukan 
bekam / cantuk hukum puasanya tetap sah tapi hal itu makruh. 


Were Bal 

5 ngemil mer il Gobel pil paman y elmtonl pe — Alta Gb le Yaa yag le Sl pena Jo SL Ml 
dal S uya S3 Lag Kamal at Ad yan Il adi Jus Ol ab V Y pera Sandal ppmai JURYU Lo cai sad JB 
siy pemai yag Sian JB SINI So dil $ yamg & yan ya 3 Lee 3 pang Lang Apar La ya ema 
Il! pai! Gsra CI Ale Gril SEP SI. 


2 Al Adzkar An Nawawi 

Memang ada hadits shohih yang berbunyi : "afthorol haajim wal mahjuum" (batal puasa orang 
yang membekam dan juga orang yang dibekam (HR. .Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah). Akan 
tetapi pada pandangan Imam Syafi'i rahmatullohu 'alaihi telah diNasakh oleh hadits Shohih yang 
lain yakni hadits riwayat Imam Bukhori yang berbunyi : "anibni 'abbaasin rhodhiyallohu 'anhu 
annahu @oola:"innannabiyya shillallohu 'alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun shooimun". 
(Dari ibnu Abbas rodhiyallohu 'anhu ia berkata : "sesungguhnya Baginda Nabi shollallohu 'alaihi 
wasallam telah berbekam padahal beliau sedang ihrom dan puasa". (HR. Bukhori). Dalam riwayat 
Imam Bukhori ini jelas-jelas menunjukkan tidak batalnya puasa orang yang berbekam... 


Jadi puasanya tetap sah tapi makruh sebagaimana keterangan Ust.Gufron Bkl. Wallohu a'lam bis 
shawab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/744448692244608/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2378 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3059. SAAT PUASA MENELAN LUDAH YANG ADA DI 
BIBIR ? 

PERTANYAAN : 

Assalamualaikum wr wb.....saya mau bertanya kepada ustd wa ustdz : Bagaimana hukum nya 


orang yang lagi puasa terus lidah nya menjilat bibir nya kemudian ludah nya ditelan..apakah puasa 
nya batal..? tolong pencerahannya ustd.syukron. | Ria Baim Ndj |. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Menelan ludah yang sudah ada di bibir membatalkan puasa . 


db oo ale yP dina Sy al Uso Ja yh talang dilad o0) FE Ab II Pg dilad IE Ha TA ISI dian 
Jess eakula Jusis dab lsg Aa. : 


Y/YYY old Zilel 

Seda) Lil Jail JS (AI ga CA ISI Ag) Milan Aa El alah de Bana (BI dilan ey HA 
SI AAN aa SB Kill IS gag Ea TAS IV Iga Led El be Bah ain de Ijem (Wil 
AW Ing OS Jo El ABI AU Ia ia) Lian dala La Gol pbb pdl Jasa oya dalan UAS Lai OLI 
Itia Metal mag dil Jaih Aas» 


aa dp Aa Kan OLS Lrnonaa jl ella UUS opia Unlust OS jl Urai San II TES dilan YP To II LM SW 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Umar Parog 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/7581253842102721 


3095. PUASA NADZAR YANG TERTUNDA 

PERTANYAAN : 

2 Munir Kun 

Assalamu'alaikum.Pak,bu, izinkan saya bertanya : Begini, saya kemarin tepatnya hari kamis ikut 
lomba Karya Tulis Ilmiah, Sebelum pengumuman kejuaraan, saya sempat nadzar,kalo masuk 3 
besar, hari sabtu ini saya puasa. Alhamdulillah, kelompok kami mendapat juara 1. namun, pada 
saat hari sabtu, saya ketiduran pak, dan bangun saat adzan sudah berkumandang. Bagaimana 


menurut bapak? apakah besok (hari minggu saya boleh puasa nadzar) ? Mohon bantuannya pak, 
bu. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmarohmatulloh. Dalam kejadian di atas nadzarnya sah : 


VIII MAU : 


www.islamuna.info 


PUASA | 2379 


2 amal yi Anal pg paka YA Lag SA OLS OM ALI G SY dilillay S4 OS ISL 0) KM 3 Sl pas JSI 
Las Aa SY SL Sola AS Y SUNYI gold dal SI OY adi Atil AYI jl. 

Mengenai puasanya dilaksanakan pada hari Ahadnya hukumnya boleh bila karena udzur : 
Y/ OA oli uutsi : 
dg SI ra Is bag — 4 si (A3 aa | :33) SIK) cma! 9 (amal CS si (Kar pn po & 33 3 
Ha Yg ca Pb ba cai leah Ie IL ea Hgag ma Yg al id, ala Lag elo si (Jas Ob 1) Lgi. 
43, Lal JP Y ap NS si (AS Hal) LAS (SAI rd Pa s aga sur s (Ob jae Yg da). 
SI (Jas Ob 2) Lele PL Yg Cile pia ay op UM Code Oh amel EV el Lag Yg gi Gasa Ode DU HA) 
FYI tanya El an Hai Le Dk Jl Gore adl 3 anal ai, 

Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/762918997064244/ 


3145. BEBERAPA LAFADZ NIAT PUASA SUNNAH DAN 
WAJIB DALAM SETAHUN 
PERTANYAAN : 


2 Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, bagaimana kalo buat 1 dokumen bacaan niat-niat puasa sunah maupun 
wajib ? Pertanyaan bagaimana niat puasa sunah dan wajib dalam setahun ya ? 


JAWABAN : 
2 Hariz Jaya 


1. NIAT PUASA SENIN KAMIS 
a. Puasa Hari Senin 


Ibetd Tian OI 0 IE ayo Lag. 


NAWAITU SHAUMA GHADIN YAUMUL ITSNAIN SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok hari senin sunnah karena Allah Ta'ala. 


b. Puasa Hari Khamis 


NAWAITU SHAUMA GHADIN YAUMUL KHAMIS SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok hari khamis sunnah karena Allah Ta'la. 


2. NIAT PUASA TIGA HARI SETIAP BULAN HIJRIYAH (AYYAMUL BIDH) PADA TANGGAL 13, 
14 DAN 15 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2380 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jb dd Tin Gia ol ME po Lg: 


NAWAITU SHAUMA GHADIN AYYAAMAL BIDH SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok pada hari-hari putih sunnah karena Allah Ta'ala. 


3. NIAT PUASA DAUD 
dls dh Lean sala 3 na Hg. 


NAWAITU SHAUMA DAUD SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa daud sunnah karena Allah Ta'ala. 


4. NIAT PUASA BULAN SYA'BAN 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN SYAHRI SYA'BAN SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok dari bulan sya'ban sunnah karena Allah Ta'ala. 


5. NIAT PUASA BULAN SYAWWAL 
Ia Ad Ran Jl ya ian yP IE po Lag 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN SITTATIN MIN SYAWWAALIN SUNNATAN LILLAAHI TA'LA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok dari enam hari di bulan syawal karena Allah Ta'ala. 


6. NIAT PUASA BULAN DZUL HIJJAH 
a. Puasa Tanggal satu sampai tanggal tujuh di bulan dzul hijjah 


Sbd Tian TALI Ab YP Mb opo ag: 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN SYAHRI DZIL HIJJAH SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok di bulan dzil hijjah sunnah karena Allah Ta'ala. 


b. Puasa pada tanggal delapan (hari tarwiyah) di bulan dzul hijjah 
Il Ad ka Ry 2 MP po Ca 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'ANIT TARWIYATA SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok dari tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. 


c. Puasa pada tanggal sembilan ('arafah) di bulan dzul hijjah 
Il di D3 ye po Lag. 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN 'ARAFATA SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok dari 'arafah sunnah karena Allah Ta'ala 


7. NIAT PUASA BULAN 'ASYURA (MUHARRAM) 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2381 ) 


JI dika AS yA SAE pe Lagi. 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN SYAHRI 'ASYURA SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok dari bulan 'asyura sunnah karena Allah Ta'ala. 


8. NIAT PUASA BULAN RAJAB 
Jd ita Ky AS PM po Lag 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN SYAHRI RAJAB SUNNATAN LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok dari bulan rajab sunnah karena Allah Ta'ala. 


9. NIAT PUASA BULAN RAMADHAN 
Iles A Hindi la Ola) Hb YP slal ye UP po Lag. 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN ADA'! FARDHI SYAHRI RHOMADHANI HADZIHIS SANATI 
LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok pada hari bulan ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala. 


10. NIAT PUASA GADHA' PUASA RAMADHAN 
dl ad Olla) UP else ME po Lag. 


NAWAITU SHAUMA GHADIN 'AN GADHA'I FARDI RAMADHANA LILLAAHI TA'ALA. 
Artinya : Saya niat berpuasa besok dari menggadha' fardu ramadhan Lillaahi Ta'ala. 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/775101275846016/ 


3364. DOA KETIKA BERBUKA PUASA 
PERTANYAAN : 


? Nona Arya 
Assalamualaikum. Mau tanya permasalahan puasa. 
1. Apakah 

wes Jl as) b elias 3 wbSl S3 Ic 9 Wol sb 9 Koo el adl 
adalah hadits palsu, atau dengan kata lain, ini bukanlah hadits. Tidak terdapat di kitab hadits 
manapun. Sehingga kita tidak boleh meyakini doa ini sebagai hadits Nabi Shallallahu'alaihi 
Wasallam. Oleh karena itu, doa dengan lafazh ini dihukumi sama seperti ucapan orang biasa 
seperti saya dan anda. Sama kedudukannya seperti kita berdoa dengan kata-kata sendiri. 
Sehingga doa ini tidak boleh dipopulerkan apalagi dipatenkan sebagai doa berbuka 
puasa.BENARKAH ? 
2. Kalau do'if kenapa lebih terkenal dibanding doa ini? 

Jl el ul SNI cai Gosell calula lal Ua$ 

3. Salah satu doa yang tidak tertolak adalah saat berbuka puasa. Pertanyaan: kapan doa itu 
dilaksanakan ?sebelum membatalkan puasa,berbareng saat berdoa buka puasa atau setelah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2382 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membatalkan puasa ? terima kasih 
JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam wr wb. Sepengetahuan saya derajat hadits tersebut adalah MURSAL, namun 
di-dhoifkan oleh muhadits otodidak wahabi ( albani dalam al-jami'i al- shoghir, nama kitabnya 
hampir sama dengan jami'ish shoghir nya ASWAJA ). 


Adalah terlalu berlebihan kalau menyatakan salah, apalagi bid'ah berdo'a dengan do'a tersebut. 
Karena sebagai do'a, asalkan maknanya tidak bertentangan dengan agidah Islam dan tidak untuk 
maksiyat, maka disunnahkan berdo'a walaupun do'a buatan sendiri atau dengan bahasa non Arab 
sekalipun. Apalagi do'anya orang yang berpuasa tidak ditolak. Rasulullah saw bersabda: 


Colsol Wa Gak alan ale UaSi pallaall 15253 «bis is gillal3 Jolll aldi :33583 333 Y SD 
vs Aa Ig di abi wu3e3 1053 56 UJI Jsta9 coal 


Tiga orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam (pemimpin) yang adil, orang yang 
berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizholimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan 
dibukakan pintu langit untuknya, lalu Allah Azza Wa Jalla berfirman: Demi izzah-Ku, Aku akan 
menolongmu meski setelah beberapa waktu.” (HR Ahmad, dari Abu Hurairah, shahih lighairihi). 


Apalagi ada hadits yang bahwa Rasulullah diriwayatkan juga berdo'a dengan do'a yang sebagian 
lafadznya seperti di atas: 


js SI € S5 akug ale all ala sll 5 “Pasha 0D) 3 den UC | (OS GC (akad USS Simo USS 
cbs EL JE3 Laman JI Tallly Jen 


Sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam ketika berbuka membaca doa: Allahumma laka 
shumtu wa 'alaa rizgika afthartu (HR. Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Al Baihagi, Ath 
Thabarany, Ibnu Abi Syaibah) 

Namun dalam catatan kaki Kitab Jami'ul Ushul, karya Ibnul Atsir (w. 606 H), dengan tahgig Abdul 
Gadir Arna'uth dan disempurnakan Basyir “Uyun, Maktabah Darul Bayan, juz 6 hal.378 
dinyatakan: 


lap Si angs yan I9 Also CLSAI ic Jgill Ob saga $3 (2358) 23. 


Nomor (2358) dalam (kitab) Puasa, bab perkataan saat berbuka, mursal, akan tetapi hadits ini 
memiliki syawahid yang memperkuatnya. 


Berikut beberapa redaksi do'a terkait: 
1) Ath Thabarany dalam Mu'jam as Shaghir (2/133): 


Gjsl 85) 0lE3 , Caguo Sl Rel All Aa 

2) Ath Thabarany dalam Ad Du'a, hal 286 
led Kumal! El SSI Klo JR Coba 50 ode3 eusro SD TI Lal al 
3) Dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (2/344), Ar Rabi' bin Khutsaim ketika mau berbuka berdo'a: 


www.islamuna.info 


PUASA | 2383 ) 


S3 93553 Gas suilel all dl Sasl 
4) Dalam Tartibul “Amaly, 1/344: 
ala! kuota Cail IBI Koio Abas cIldasng Silat Co jb3l 253, oJE9 Cuaro al KI Lal Sell Lal sub 
Juga diriwayatkan bahwa Ibnu “Umar ketika mau berbuka berdo'a: 
ad sae #aball gula L 
Wahai Dzat Yang luas ampunannya, ampuni aku (HR. Al Baihagy) 
Bagus juga berdo'a dengan do'a: 
al ali Ul 3S Clio Gosell alis all UBS 


Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, dan telah tetap pahala, insya Allah (HR. Abu 
Daud, Ad Daruguthni menyatakan sanadnya hasan, Al Hakim menyatakan sanadnya shahih 
menurut Syaikhain/bukhori muslim) 

Imam Thobrony menyatakan haditsnya marfu' 


dai CE UB Uy Sal5 Li « Maa 9yat G4 Jaslawl Us 4 cant 3 adl Gj SaS0 Li (6380 Ups) 
CB) ola Cann SI Kal Al Al "JB 4 sha ISI ale All ali dal GE 1 JB. wil GG « cab yg 
cbs". 


Simak penjelasan keterangan berikut dari ulama lintas madzhab. 
Kaum Muslimin di seluruh dunia termasuk di Indonesia apabila berbuka puasa biasa membaca 
do'a berikut: 


Jl ala GI SNI Saba Gasal Sis lela GSS « S5h3l 385) olE3 Giat ly cuaca el Ke. 


Artinya: “Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman dan dengan rizki-Mu aku 
berbuka. Telah hilang rasa penatku dan basahlah tenggorokanku dan tetaplah pahala dicurahkan 
atasku, Insya Allah”. 


Pembacaan do'a seperti ini - dengan variasi tambahan dan pengurangan -— merupakan warisan 
turun-temurun dari para Ulama Waratsatul Anbiya. Mereka yang menganjurkan membaca do'a ini 
adalah para Ahli Hadis dan Fugaha dari berbagai Madzhab. Dari Ulama Madzhab Hanafi misalnya 
kita menemukan penjelasan dari Al Imam Fakhruddin Utsman bin Ali az Zaila'i: 


Oj3l JB) ole3 UKG deg sial sha Kao JI LN LINI Sic Jai Ul dll Gp3 . 


Artinya: Di antara Sunnat adalah ketika berbuka puasa dianjurkan mengucapkan: “Ya Allah, 
karena-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal dan dengan rizki- 
Mu aku berbuka. (Lihat kitab Tabyinul Haga'ig Syarah Kanzud Daga'ig karya Al Imam Az Zaila'i juz 
4 halaman 178). 


- Dari Ulama Madzhab Maliki antara lain disebutkan dalam Kitab Al Fawakih Ad Dawani Ala 
Risalah Ibni Abi Zaid Al Girwani karya Syekh Ahmad bin Ghunaim bin Salim bin Mihna An 
Nafrawi : 


ab KI: Jai al 053 lag We oa R3 ASI 285) ole3 cuaca el Fall: all Sic LX Usa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2384 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


all ala OI SNI Esia Sesi Slal3 lelall Gb3 « wal 253) lE3 Ma 


Artinya: Dan Sunnat ketika berbuka puasa mengucapkan: “Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa dan 
dengan rizki-Mu aku berbuka. Maka ampunilah dosaku yang lalu dan yang akan datang”. Atau 
mengucapkan: “Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka. Telah hilang 
rasa penatku dan basahlah tenggorokanku dan tetaplah pahala dicurahkan atasku, Insya Allah”. 
(Lihat pada Juz 3 halaman 386). 


- Dari Madzhab Syafi'i antara lain dikemukakan Al Hafizh Al Imam An Nawawi dalam Al Majmu' 
Syarah Al Muhadzdzab: 


dl Jaan US " JB Rogo sel S2 al ujb3 3853) ole3 ato dl KN 0,3 sc Jais Ul Uniwal9 
wal 285) leg catuo el Kal JB sll Ad alus ISI alug lc Ali alus » 


Artinya: Dan yang disunnahkan ketika berbuka puasa itu adalah mengucapkan: “Ya Allah, karena- 
Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka”. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Abu 
Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW itu apabila berpuasa kemudian berbuka membaca “Ya Allah, 
karena-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka”. (Lihat Al Majmu' Juz 6 halaman 363). 


- Dari Madzhab Hanbali antara lain dikemukakan oleh Ibnu Gudamah Al Magdisi. 


Gal las mac Jai Ulgeelall lab say Ad Us Jail ade alat Ul Lo g2all me5big oUSYI Jasai Lag 
Kala Kamal Tail SBI soda Ji Ke « JsAS43 eili « Olesi 253) M3, ato dl 


Artinya: Dan disunnahkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dianjurkan agar 
berbuka dengan kurma atau jika tidak ada, dengan air. Dan ketika berbuka hendaklah membaca, 
“Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka”. Maha Suci Engkau ya 
Allah dan segala pujian bagi-Mu. Ya Allah, terimalah ibadahku sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Asy Syarh Al Kabir karya Ibnu @udamah, juz 3, halaman 76) 


Para Ulama itu mengamalkan do'a tersebut berdasarkan warisan ilmu yang diterima secara turun 
temurun dari generasi ke genarasi dan bermuara di generasi awal Ummat ini. Namun do'a 
tersebut pun terdapat pula catatannya di dalam kitab-kitab Hadis. Di antara buku Hadis yang 
mencantumkannya adalah buku karya Al Imam Abu Dawud, seorang penyusun buku Hadis 
bermadzhab Hanbali dalam Sunannya: 


sep - Ul558 WAS SBl3 G3 CiuSIl sol yul G3 MIE WAS ya84 gl 004 3 saS0 (y All Le USS 
slko- All Jaa US JB3 LSI iale s15 lo glatd WS) ole GAu ae Cal Cl, JB - gatal - lu Gil 
(dots aed okay) «all ala UI SNI Cia Tool call lal US$ » JG Jai ISI -alug ale Al. 


Artinya: Marwan bin Salim berkata: Aku melihat Ibnu Umar memegang jenggotnya dan memotong 
yang melebihi genggaman telapak tangannya dan berkata: Rasulullah SAW itu apabila berbuka 
puasa mengucapkan “Telah hilang rasa penatku dan basahlah tenggorokanku dan tetaplah pahala 
dicurahkan atasku, Insya Allah”. (HR Abu Dawud). 


Al Imam Al Baihagi, seorang penyusun kitab Hadis bermadzhab Syafi'i meriwayatkan dalam As 
Sunan Al Kubra - selain Hadis di atas —- sebuah Hadis lain: 


T--9 


Br sa ega PAT JG ba Ke Papa mena AT dlam dil 1 8333 yi». 


www.islamuna.info 


PUASA | 2385 ) 


(SSI uiwdB saipul! ol9)) 


Artinya: Bahwasanya nabi Muhammad SAW itu apabila berbuka puasa membaca “Allahumma 
Laka Shumtu...” (Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka|. (HR Al 
Baihagi dalam As Sunan Al Kubra Juz 4 halaman 239) 


Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa membaca do'a “Allahumma laka 
Shumtu....” Sebagaimana yang biasa dilakukan Ummat Islam adalah Sunnah. Adapun adanya 
keterangan sebagian orang yang menilai Hadisnya lemah dapat dijelaskan sebagai berikut: 


Pertama, lemahnya sebuah Hadis tidak serta merta terlarang mengamalkannya sebab kelemahan 
itu hanyalah pada penisbatannya kepada Rasulullah SAW, tidak ada kaitannya dengan boleh- 
tidaknya dibaca. 


Kedua, Hadis “Allahumma Laka Shumtu...” sungguhpun dha'if namun ia melengkapi Hadis 
“Dzahabazh Zhama'u...”. yang yang Hasan itu. Bentuk kedua ini belum merupakan do'a sebab 
hanya bentuk berita atau ucapan biasa yang disampaikan Rasulullah SAW saat minum air. 
Bacaan ini baru menjadi do'a manakala disambungkan dengan kalimat “Allahumma...” yang 
berarti “Ya Allah”. 


Ketiga, bacaan do'a tersebut telah diamalkan dan dianjurkan oleh semua Ulama Madzhab Empat 
Itu artinya membaca “Allahumma laka Shumtu” merupakan kesepakatan Ummat Islam. 


Apabila ada orang awam yang melarang membaca “Allahumma Laka Shumtu...” maka orang 
tersebut dapat dikatakan menganut aliran sesat, sebab — selain menyalahi kesepakatan Ummat 
Islam — tidak ada dalil yang menjadi dasarnya. Bahkan, sabda Rasulullah SAW di atas 
menganjurkan kita memilih do'a sesuka kita. Lalu dengan alasan apa orang tersebut melarang 
membaca do'a “Allahumma Laka Shumtu..” ?. Bukankah dengan larangannya itu berarti ia telah 
membuat Syari'at baru?. Kalau saja membaca do'a yang terdapat dalam Hadis Shahih itu 
diharamkan, tanyakan kepada orang itu, “Pernahkan anda berdo'a dengan Bahasa Indonesia agar 
anak anda sukses sekolahnya?. Jika pernah, lalu apakah ada dalilnya bentuk do'a yang anda 
baca itu?. Lalu bagaimana anda melarang orang membaca do'a yang disepakati Ummat Islam dari 
dulu hingga sekarang hanya gara-gara “katanya” Hadisnya dha'if ?. 


Para ulama menganjurkan membaca do'a tersebut, simak hadits yang mereka (Rohimahumullahu) 
takhrij : Lihat dalam taisiril wushul ila ahaaditsir rosul. 


US ISI oh3I JB : Kel el Eiowo deg sb, bs 

Sal JI: 3leo v4 8085 Canali: gal gl - awaoll: Jul all - dasi gl A3 Jl: 203 

d3 S3 anal: 0” gl 49 ULS Jul jali 

Ol amil olao AU le akg US ISI Jlb3l JB ag HD canwo deg A33) Ws 

Sal Jl: Sleo 4 5d 5 Lama: gal yg - pawai: kw yul gl - datall gl 5 JI: 2358 
FS S3 rai! US ds F39 JB 98 Milla, JdY 4So JS lo Cw dis 949 lo) 

OS al Laka HUI Ale maag ISI 3 JB tag II LN WI Capin ade B3, O5be3l 
Sol Jl: Gil v3 Elo dm: Gu lali - pre0ll: sawo buwgil - dnguall gl 3 Jl: 7/298 
AS S3 amal! Jl gu Id Calls ds NI dal ep UBI pai W Jus lawul v3 yo 


Zell HI Cord ada S3, Sos 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sal Jl: gal B217D Comoll: Sggill - puoell: £ gonoll - dniwall gl s3 Jl: 6/362 
duo AS Wrodl: HE md 09,001 S9 sallam Ml le alus Das 0x og Gulo) Us yulc 
Isimo Yloiio dll Gusu3 


ol dal anda dil aula lg JS ISI jas JB : Kel DJ Csouoe adeg SB) Skil. 
Sal JI: Seo Ly d3 Ciraali! Gudll - Oli: Udgall - dxiwall gl 3 JI: 4/1616 
Ha aah 


Ol said Cola AI Aula alaug US ISI Jla3l JB : #elII IM Euoio des S8, Uks 
Sal Jl: Sleo 4 883 Call: cal Wala - mual: adl aiall - dstual ol 8 JI: 5/710 
ADS S3 Candi Odia ya SI Ju 30 


aa Gl Iyan WI co WI Aule alug GS Isl Sbs JB ZelII II Esowo deg sb, Uks 
Sel JI Slan v B283 Lsasali! cal Ujlall - yA: ay Soul pd Uilall - Atu! gl AS Jl: 13/400 
an 


Ol gay Ul cod Al lai Ale ala YS Isl ls JB : Fall e Cunwo og SB), G3 
Sal Jl: Sleo 4 8d 3 Can: Lal Wilall - puamli: SS ll saia - dsini gl JI: 11327 
ADB S3 Val Odia ya MSI Ju 30 


Jl dl Kakao AU Gulo alaug WS ISI las JB el AI Cowo be s3 besi 
Sal JI: Seo Ly d3 Cdi! ul yilall - wall! dasi alisall - dxiall gl 8 JI: 2/96 
AAS ema Juna 


Im alas AI uda ala YIS ISI J3 JB HID Cowo "deg S3, Os 
Sal Jl: Sleo ey 8583 Cal: yul MS - moal: su | ugall - dada al 3 28911 
do AS Vamali: Jaw y0e 09 CSS al yuls d95i91 X9 Tan dai 


ul dal toko Al Aula alaag US ISI alas JB Kel Cowo leg S3 besi 
Sal JI: Seo Ky d3 Cs! Sono Sial - uno: 21,53 Cuslat mula - Aniuall gl AS Jl: 2/169 
HAN dal Oli 


BS Isun SI loo Al ank plug ISI lal JB maag AI LN AD Cano les SB), Sh3l 
Sal JI mil 1 Elo sal! saougll - pagi: Romo Sila JII - Andal gl 3 Jl: 3/159 
do AS Vai: dad dal UBI 0d 9 5 


Ol Sud Cod AI le alag US ISI Jas JB: Zelll ll Cando “adeg ebi Uobsl 
Sal Jl: Sleo 4 883 Can: Lal 33 GUdEwsl - puaall! sus mall - dstuall al 33 JI: 2/801 
AS S3 Gamal! Jus y0 


US Ugay MU ola AI le plug ISI alel JB: wa Ul el eU Esodoe deg ob, Uji 
Sal Jl: yui ey Hlo Cdi: Lal 33 sudi - pun: Sl pull - dntuall gl 38 JI: 2/802 
do AS Cara: dr lisa Lau 


http://www.dorar.net/hadith 


melihat pandangan ahli hadits diatas ,derajat hadits nya khilaf (marfu' , mursal dan dhoif ) 
kalaupun dhoif namun secara ma'na hasan , Imam ghozali saja yang tingkatannya " Hujjatul Islam" 
dalam banyak kitabnya mengutarakan amalan-amalan yang sumbernya dari hadits dho'if sebagai 
"Fadhoilul a'mal". 


www.islamuna.info 


PUASA | 2387 ) 


Dan menurut pribadi saya : "terlalu berlebihan kalau ada orang atau golongan yang tidak 
memperbolehkan do'a tersebut diatas dengan berdasarkan "sanad hadits nya lemah". Ta'dzimnya 
aswaja dengan menggabungkan keduanya 


cxig Ggosll calolg lala US$ urat Jl Anal belia 3 hbs d3) ade 9 Lil ob 9 Cowo el ag 
Jl el ul sii 


2 Syifak 
HADITH INI HASAN dan MA'MUL BIH (bisa diamalkan) termuat dalam : Asnal Mathalib 


Jlkal S9IS gal 01373 SLS Sbs 283. weh cant ll 21) SIN Sie AS nah San Jia ad yang 
aa Gea ebi Gas Alas da ut alas lk Lsls al Lake, Tana ada 
Alba adal s6 AI al 3 53 


Raudhatul Muhadditsin Abdul Gadir Al-Arnauth menyatakan : "Namun hadits ini memiliki syawahid 
(jalur lain) yang menguatkannya." 


24 Wamaiyy - Je 1 10 02 304 (- 4729 su sald ay RP Id ala Io Uas Do We ola pula Sl 
lal kala AJ "1 Wa ke Da gl ya lala Ka "a) IYASL TE2/T (sya Sain 1 DJ aa Uslo) 
Woilssl 1 162/1 5 Ku Salad ai ng ael 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/799952990027511/ 


3365. HAL-HAL YANG DAPAT MENGGUGURKAN PAHALA 
PUASA 
PERTANYAAN : 


2 Saifuddin Wong Kawool Tulungagung 

Permisi, saya mau nanya Tadz, agak VULGAR DIKIT... katanye ada salah satu perbuatan yang 
bisa meng-CANCEL pahala ibadah Puasa, yaitu NADZARA BIS SYAHAWAT, itu maksudnya 
apa? apakah yang dimaksud bis syahawat? jika seorang laki-laki melihat perempuan cantik lalu 
dalam hatinya bilang" wah cantk banget" (namun si Mr.P tidak ereksi) apakah itu masuk kategori 
nadzara bis syahawat ? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Bismillahirrohmanirrohiim. Bulan suci Ramadhan telah tiba, bulan penuh rahmat dan ampunan dari 
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sangat berharga untuk meraih ampunan besar dari Allah 
Ta'ala dengan menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin secara zahir dan bathin yakni dengan 
menjaga zahir kita dari melakukan perkara yang membatalkan puasa dan menjaga bathin kita dari 
perkara yang merusak pahala puasa sehingga puasa kita menjadi sempurna zahir dan bathin. 


Berbicara tentang perkara yang membatalkan puasa, maka sudah maklum diketahui dalam kitab- 
kitab fegah yang ada dari kalangan empat mazhab seperti murtad, haid, nifas, bersetubuh, makan 
minum dan lainnya. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa semisal berdusta, sumpah palsu, berkata 
kotor, mengghibah dan semisalnya, apakah membatalkan puasa atau pahala puasa sahaja ? 
Seperti hadits Nabi shallallahu “alaihi wa sallam berikut ini : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2388 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


boga olull9 WSLSII aodlg dosa! 9 dull9 LSI ailuoli U yaty uas 


“ Lima perkara yang membatalkan orang yang berpuasa : dusta, ghibah, adu domba, sumpah 
palsu dan melihat dengan syahwat “. 

Dan bagaimana kedudukan hadits tersebut ? Jumhur fugaha dari mazhab Syafi'iyyah, Hanafiyyah, 
Malikiyyah dan Hanbaliyyah mengatakan bahwa perkara ma'shiat semacam itu tidak membatalkan 
puasa, kecuali imam al-Awza'i beliau mengatakan bahwa ghibah dapat membatalkan puasa dan 
wajib digadhai, beliau mendasarinya salah satunya dengan dalil hadits di atas dan juga hadits 
berikut : 


uluxiug doleb & ul 49 das Jl ld 4 Jadls 23 Jl J33 & MJ yo 


“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak peduli 
ia meninggalkan makan dan minumnya “.(HR. Bukhari). 

Pendapat al-Awza'i dijawab oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh imam an-Nawawi 
berikut : 


diiluay y3 kail dgllooll diluA39 ayal JlS ul sal Uk 451 Saw Cuals3I odd uc lukuol UbIg 
N dbU S3 LA sebaga SS Oya bola web sale asi Il gal ge 
aga Gas Y Ulgil Hu SL yoll yh lsd 429 Maiallg S9 ,elll die Ulslg «4 au 


“ Para sahabat kami (ulama Syafi'iyyah) menjawab tentang hadits-hadits tersebut selain hadits 
yang terakhir, bahwasanya yang dimaksud adalah sesungguhnya kesempurnaan puasa dan 
keutamaan yang dituntut adalah dapat diperoleh dengan menjaga dari perbuatan sia-sia dan 
ucapan kotor, bukan puasa dapat batal dengannya. Adapun hadits terakhir yakni : “ Lima perkara 
yang membatalkan orang yang berpuasa “, maka hadits itu bathil tidak boleh dibuat hujjah. Maka 
dijawab oleh imam al-Mawardi , al-Mutawalli dan selain keduanya, bahwasanya yang dimaksud 
hadits itu adalah membatalkan pahala puasa bukan dzatnya puasa itu sendiri “. (kitab Al-Majmu' 
syarah muhadzad 6/356| 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam al-Maudhu'atnya dari hadits “Anbasah, dan ia 
mengatakan hadits itu palsu. Ibnu Ma'in mengatakan, “ Sa'id seorang yang pendusta, dan dari 
Sa'id sampai ke Anas, semua perawinya tertuduh. Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam kitab 
Ilainya, “ Aku bertanya kepada ayahku tentang hadits tersbut yang diriwayatkan oleh Bagiyyah 
dari Muhammad al-Hajjaj dari Maisarah bin Abd Rabbih dari Jaban dari Anas...maka beliau 
menjawab, “ Ini adalah pendusta...”. (kitab Nashbu Ar-royah 2/483| 


Sedangkan imam as-Subuki menilainya dhaif meskipun maknanya sahih : 
Rao lg Had ol Odi dowoillg dual mila 4 labu ya Cn59 1Suall JB 


“Imam as-Subuki mengatakan, “ Dan hadits “ Lima perkara yang membatalkan (pahala) puasa, 
yakni ghibah, adu domba dan seterusnya adalah dhaif walaupun sahih (maknanya) “. (kitab Al- 
lgna 1/220) 


Dari keterangan imam Nawawi, dipahami bahwasanya ghibah dan ucapan kotor tidak 
membatalkan puasa, adapun hadits “ Lima perkara yang membatalkan orang yang berpuasa...” 
maka dijawab oleh para ulama bahwa hadits itu bathil dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk 
menetapkan batalnya puasa. Akan tetapi, imam al-Mawardi dan imam al-mutawalli menjawab 


www.islamuna.info 


PUASA | 2389 ) 


bahwa yang dimaksud hadits itu adalah perkara yang membatalkan pahala puasa bukan 
puasanya. 


Artinya walaupun hadits itu dinilai bathil, namun masih bisa menerima takwil yakni bahwa yang 
dimaksudkan adalah membatalkan pahala puasa bukan puasanya itu sendiri. Dengan demikian 
jika ada orang yang menggunakan hadits tersebut sebagai hujjah untuk menetapkan batalnya 
puasa, maka hujjahnya tertolak karena jumhur ulama sudah menetapkan berdasarkan hadits- 
hadits sahih bahwasanya perkara maksyiat semacam ghibah, dusta dan lainnya tidak membatlkan 
puasa. Namun apabila ada orang yang menggunakan hadits tersebut sebagai hujjah untuk 
menetapkan batalnya pahala orang yang berpuasa, maka hal ini tidak bisa ditolak, karena imam 
al-Mawardi, imam al-Mutawamlli dan ulama lainnya membolehkannya dengan menerima makna 
takwilannya yaitu yang dimaksud adalah membatalkan pahala puasa bukan puasanya. 


Hal yang mendasari hal ini adalah banyaknya hadits-hadits sahih tentang bahayanya lima perkara 
tersebut. Ghibah, adu domba, dusta, sumpah palsu dan melihat dengan syahwat memanglah 
haram dan wajib dijauhi walaupun tidak dalam keadaan berpuasa dari sisi menjauhi perbuatan 
maksyiat, dan lebih ditekankan untuk dijauhi bagi orang yang berpuasa akan tetapi dari sisi 
merusak pahala puasa. Maka dengan demikian di saat puasa pun lebih wajib untuk meninggalkan 
semua perbuatan dosa termasuk lima perkara tersebut, karena bulan puasa pahala ibadah dilipat 
gandakan demikian juga dosa perbuatan maksyiat. 


Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 
Giling Aolab &35 Ul AS dl Gula JaSJl9 0 Jsall3 pall I33 #3 J Ya 


“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapapan dusta, perbuatan dusta dan perbuatan bodoh, 
maka Allah tidak perduli dengan ia meninggalkan makan dan minumnya “.(HR. Bukari). 


Imam ash-Shan'ani mengomentarinya : 


» Kaul pia! 42 lc Ulo5a0 lag sial! ale dial Ag oi9 40 Jasllg ISSI m3 le Ja Casa, 
Sal G0 NAN 9 dus Jp ball ag SLS SSI dis 93 all SI 


“ Hadits tersebut dalil atas keharaman berdusta dan berbuat dusta dan keharaman berbuat bodoh 
atas orang yang berpuasa, keduanya adalah haram bagi orang yang tidak berpuasa juga, akan 
tetapi keharamannya bagi orang yang berpuasa lebih ditekankan seperti keharaman berzina bagi 
seorang syaikh (tua) dan sifat sombong bagi orang yang fagir “. (kitab Subulus Salam 2/320| 


Para ulama lainnya pun seperti imam Ibn Ash-Shabbagh mengomentari hadits lima perkara 
tersebut sebagai berikut : 


JB 002 1 alag WE AU dio — Jis « yhioll 0 93 Jan 5 Klg Lita Al 1 al al? y5JI lol 
HDI NIS « dot ls Ul :sl ol ouls Jb Vo y | IS ya alg . «AJ dgos 3. caoil Nb aloAI9 US 
Janu Al yo Kino H9 


“ Adapu hadits tersebut, maka yang dimaksud adalah menggugurkan pahala puasa, sehingga 
menjadi makna perkara yang membatalkan puasa, sebagaimana contoh hadits Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam : “ Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya sedangkan imam berkhutbah, “ 
Diamlah “, maka tidak ada jum'at baginya “, hadits ini tidak bermaksud sholatnya batal, akan tetapi 
yang dimaksud adalah bahwasanya pahala jum'atnya gugur sehingga menjadi makna orang yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2390 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak sholat “. (kitab Al-Bayan fi Madzhabi syafi'i 3/536| 


Maka tidak salah jika ada seorang ustadz yang membawakan hadits tersebut dalam konteks 
sebagaimana disebutkan para ulama di atas yakni menjelaskan rusaknya pahala puasa bukan 
puasanya itu sendiri, karena ia bukan sedang membawakan hujjah untuk menyatakan batalnya 
puasa sebagaimana pendapat al-Awza'i. Karena makna seperti itu (merusak pahala puasa) telah 
disaksikan (syawahid) oleh banyak hadits sahih lainnya, di antaranya : 


ulyisg doleb & ul 9d dls WI wd 0 Jos 29 Jl J38 & dl yo 


“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak peduli 
ia meninggalkan makan dan minumnya “.(HR. Bukhari) 
Nabi juga bersabda : 


vuball9 & gal AI doluo yo JW io Uu) 


“ Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa 
lapar dan haus “ (HR. Al-Hakim: sahih 'ala syartil Bukhari). 
Juga hadits : 


4092 Ho3 Ulil IS city Al lo yuwos Ul all Ranu LS Yo iobe Hd piluall 


“ Orang yang berpuasa di dalam beribadah sejak pagi hingga sore hari semenjak ia tidak 
berghibah, jika ia berghibah maka ia telah merusak (pahala) puasanya “. (kitab Al-taisir syarah 
jami'is shoghir Imam munawi 2/201|. (Hadits ini disyaratkan dhaif oleh imam as-Suyuthi) 


Kesimpulannya : Puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa seperti 
makan, minum dan lainnnya, dan juga menahan diri dari semua perkara haram yang dapat 
merusak kesempurnaan puasa seperti ghibah, dusta, sumpah palsu, melihat yang diharamkan 
dan lainnya. Walaupun maksyiat semacam itu haram dilakukan di setiap waktu dan kapanpun, 
akan tetapi lebih diharamkan lagi bagi orang yang berpuasa sebagaima hadits-hadits di atas 
supaya tidak dapat merusak pahala puasanya. Wallahu A'lam. 

Selain dalam kitab-kitab yang disebutkan diatas, bisa juga hal senada bisa juga dijumpai dalam 
kitab : 

- Mirgotul Mafatih : 


2014 - Sg « lala! NI doluo yo Jml milo yo AS": “akug Ale AU lo - Jl Jom JB : JB aicg 
al ala asah aa Seal Tgl NI Mod Lo Jl Jb yo. 
1:3, dal 

2014-(" dd io yo SS": - alug Ale AU al - Ul Jawa, JB : JB Jihan ul : Ca 5) 
obsls « sal yo 959 yuball : SI JL" lalall NI " ala yo : SI" Aoluo yo "as gl Jul : 3 
SI "og NI" il : NA NA LT SI" ai yo S9 "alas dituo UX SU lalai : 
ja aah OB ? sudi JB. oa Se59 Kn ono Ja JI si 0 09519 
Joiuw lg « yilbosdlg  galI XI J Iuols NG Alia yo Hobi duSllo Uliall9 29 JI yo anggi yc Luo 
Aa Yg seluas bau Wild ye Nb Aclos 4g bglolo Gowogol II 98 XI dh « sal 
XI Lagu J Inong NU HS Jlo ANE . al Ml SI dl Ula gua» IiS9 : sll cs JB. al Ulgill 
ale Ie ti de Jgomo sell Ula Hell way il UNI « Jloll 58 wd Usi9 « Jldll 2 las 
Ma en rn MA 
Wa HI da13 Unlg silih olg9 "sgm AI A03 yo Aya MI Lg «ESAI NI doluo yo Jum, 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2391 ) 


(5559 ) viballo €3AJI slwall y0 dls pil U) : abal «Sal boa lc mo : J3 « SLJI3 

sole sabu 50 gal 9 saaboll JB « dx gol huS9 sal Rt (d 00 us bui) Cu@o ) Joged deunu 
9 Il Jg3 Cnpallg (KAT im Ob 3) Ulas lagil agiAsu Adgi9 « ggiuo sulbuo d 12 

503 mulooll Laka le #Kiall Loka yo yA 389 « seyalall 0553 « loss LaSg ul NI Sista 
dal ain dala Sal Esa Ol 33 Cus Jul 5 "01g N la aboy3 


- Musnad Abdullah Bin Mubarok : 


2 11 Cus 3) 
JB ag UE Ul ac il 5g, Hd ul LE, Syisall mg CE , 25 Y Folul EC (€9950 Cuaa) : 
"asal NI Ao Lo JW ie LI, SSI NI dolan H0 Jl lo U) 


- Ghiza ul Albab Fii Syarhi Mandzumatil Adab : 


Gila y9nu A09x2 SAlg ! Sol alodI JB . 1948 doll 40 gema dc sila jbai Y dus : (£,3) 
| 0429 ESAI 39 LS dc gbi yo. 

EX ul ad dal dl yu 4 Jam 29 JI J38 &x Ad yo ) V8 yo akug Uc AJI calo gulll uc». log 

Uu Jos Jealls 29 J33 Ex dl yo) Anlo wal cg Loueg SU olg) ( ul usg doleb |. 

olg (115 506 IL SIS 3 yo alel! lasl ly ISAT 0 ala yaa) akag le Jl alao V939 
| | laggoypn $3 do13 ls Ula yul 

Lol AI Aob3 00 Jd Ai 09 «EA NI Aoluo yo Jua pilo LP alug lc AJI oo 339 

lagb ds ade JB9 SIG d3 ualg dolo cal olg, 


Penyampaian Yusuf @ordhowi : 


S lu pl Aoluo uoul » Spin Amil Sl lbs gl LAS gl Ulsl Nan aa ang 
al ph p8 22353 gl ag « ss Gal Sat «vi too SI yo Usa ll pg. 12 


Mn AN Me TI Jalal. 
sal: dak as able ala Islan das Ya an IE Sal a10 men lt Inliais Aleall) "cuss a33 
god yaa iB yg «gal NI Aoluo 0 Baal ilao )) : Plll le J3. Usus ol) ( mil 
all salak JB9 (Soal bat le Rona 1 JE9 4 SlJlg al yalg will 0135) (sell VI AolS 
saslg Su lg, ). (lsg Aoleb Rx Ul ud Asls ali yld «Jasa 29) Ja SM do) ale 
Ne ae 
ag 5S log sal Kilo dis gal 93 
Jaka ass Snail Jebak saka aa sa ala 
5d dio ago Lo. 
Was pas 30 H India! Suusi 9 amal d yoi RSI swolaali 2D « ol Sis SP ul elu Ju ula - UI « 
Ulil uc asal Ugniga LS Al ada gal Lc aaadb Ugniga UIN Aoi Aku US sll Jal y0g 
Ba 
silollg BESI uc dilulg Joa019 elo pond C0 ISI) JB sal 009 .. dio Mic uc Sgyg . (elo 
ega Ig. (slow cloluo pgag Jla3 Agy Jani Ng « Joluo aga WiiSwg9 489 ella CSU9 « mol SSI e»g 
Sl NI Roy Al J53 Aoluo p31 US ISI dal US$ « ( cambbitul lo BAM Cam ISI ) ! ya us Jullal 53 
ulben ur usou K9 .. liolus selai ! IslB9 Sauwall 48 Iasuks Igo IS) lala Buya gal US « Bika 
:agoig SSI dusllg « ulgig Oil snolB 041 US lo blg .. (UL.idlg pala 5 ala asal ygal ) 
V5 15 Juan 3 Julung Ulu Jas J3 8 ac Jl olitay ai sa J9 ) dl ac lag 529 lalic 
ba ye HI Ugal A8 S3 BN 93 geli Ulas dis yo Sgull Call Ia Jobs 52 £ ab( cuw 
Jan Ka ee Esa las all 3 dede se esnsal Sest edkse as dl all 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2392 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ag aa Ni ng Mi MI LS Ilao W « sal Jom JUS Ad La yul ala le AU slo Al 
Ioi Lo Kus) : Jmg Ula Al alam WII Jaw, V J3 (doll ay yu ) Sagio Ul ASI agak 
Sasa eble iSels el Lang ai wes Bul ella Oa aah Elis ye saat al aga 
Jang (SMS is SI IA din pel y2BI Agagi3 G33 cbs US la 4 elle Yg eU Y Bls JS 333 

Y lo: alug Gale Al an dil Jguso Jl» Siga3 alug Ale All lan Al Iga, SY yu K4 JJ 
baal JS yo da Jlato US ol « Tit yui pls NG dobel asal usil cy3lsall A13 ) $ dlil Lbs Lap 
pn ya - 2NGB GL wo Ls Uus Sal Lo: Al gay Li Jail Jleb . 47! elyiI ( uas li 986 la 
“AS ola Agil dagal ul. 


http://www.garadawi.net/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/809013902454753/ 


3396. HUKUM BEKAM KETIKA PUASA 
PERTANYAAN : 


2 Farah Latifah 

Assalamu'alaikum. Mohon penjelasannya : 

1. Berbekam waktu berpuasa itu gimana hukumnya? 

2. Memfasilitasi seseorang yang berbuat tidak benar , apa ikut dosa? Tanpa kesengajaan niat. 
Syukron sebelumnya 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Bekam tdak membatalkan puasa, orang yang berpuasa melakukan bekam/cantuk hukum puasa 
tetap sah tapi makruh. 
| 00 M520 Sob ll 
Dobel Oa SJ 225 9 abi g--—-doiliuo sub lo lcd yac gag ASN SI akal 0, lo LL 
Wo Sd wa Jun dl yok Y WN sallly Ia sgsaal ,o9W LS SI Sal JB sessalg sal 
Egonolly € 9590 99 lelol 9d H9 dag Ma» lo gd absisiI dal ,S yo S5 log dosa! K0 
Sid alis NI iso 989 le Sail Si v3 ASVI J939 spg d9 Sgiwdl JB pil SN al. 


2. Al Adzkar An Nawawi 
Memang ada hadits shohih yg berbunyi : "afthorol haajim wal mahjuum" (batal puasa org yg 
membekam dan juga org yg di bekam (Hr.Abu Dawud, Nasai,dan ibnu majah) 


Akan tetapi pada pandangan Imam Syafi'i rahmatullohu 'alaihi telah di Nasakh oleh hadits Shohih 
yg lain yakni hadits riwayat Imam Bukhori yg berbunyi : "Anibni 'abbaasin rhodhiyallohu 'anhu 
annahu @oola:"innannabiyya shillallohu 'alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun shooimun". 
(Dari ibnu Abbas rodhiyallohu 'anhu ia berkata:"sesungguhnya Baginda Nabi shollallohu 'alaihi 
wasallam telah berbekam padahal beliau sedang ihrom dan puasa". (Hr.Bukhori) 


Dalam riwayat Imam Bukhori ini dgn jelas menunjukkan tdk batalnya puasa org yg berbekam... 
(Oleh al fagiir Ust.H.Mujiburrohman) 

Jadi puasanya tetap sah tapi makruh sebagaimana keterangan Ust.Gufron Bkl. Wallohu a'lam bis 
shawab 


www.islamuna.info 


PUASA | 2393 ) 


? Ical Rizaldysantrialit 
Ibnul Bathol Rohimahulloh berkata di dalam "Syarhu Shohihil Bukhoriy" (4/81): 


“bis Y Al ale lgi casulillg Uluall 92023 #nilual! dolsndl Lol" 


"Adapun berbekam bagi orang yang berpuasa maka (telah berpendapat) jumhur (kebanyakan) 
para shohabat, tabi'in (murid-murid para shohabat) dan para ahli figih bahwasanya dia tidak 
membatalkan puasa". Dan ini adalah pendapat yang rojih (kuat/benar). 


Lihat selengkapnya dalam : 
- Syarah bukhori li ibni bathol : 


bil lb sal 4 ale ye S953 0 joss 4 ul dc slgadllo caaWlg doll )9g029 'nikal) doll lol 
21 89 « 4 ag55all9 mall Jos » Cuslsb Tg5isl9 «Slbuwlg doslg masi 39X Jo 9d9 saia hasi 
ubgig slais Cus Lgio S Lsall9 axusall uy adc. 


sdg painls sailo 383 padat spdbull Gulo owl ol Hyulus al Ol9. lo delanll dang Hoa ul JB 
JG dl aula Kol al yag ep SAI CS HO y $ OI Rusli yul yah Ly eagidS Ta0 UB a50 
elsall inang malai dia 8 US Risllg « « ps2moll pall Jati » Hanny US Jas ULAo) 6d all ale 
503 NI Lana LS al will UI dad ad das Y :JS UI sadiiall Hariy lin Uus al 459 ine dita 
ad Jim sdg dd ueg dolsall Jia Ul Silual9 Alun 9hg lgls»9 pol So dl 23 VA « Jluo 
428.2 yo Jlaii al pia gag dolasll JlaS dio 3x59 Al suatu gd dai NI Jiya all Ul Jt ay 
doll kilo oy Y5 spa 2925 Ja gi ball ul Siog Lb ata! 1d Al gl SI lb sa 36 
Jlaiy Y gg sLadlS dolsallg El all S019 diolaa Jls 53 Kila y3 ul eat lg doa ai 
Jas el ul Jay lo « « agnaallg all Jai » Hadad dule Ali yo 0995 lo yag Sola JB sasa 
Td MSI9 Aoi Sud Al sa) sambal Ha "Jley la Net LIS ysl city CS leils ola Ja UI 
AI ya 51 non 


»gnnallg malai alas » AU Joy JB las JB wulan ARI yul Ge wita Asy) up Ma S9 LIP 
“yo lagbiel lan al bus CSI celandlg D.sillg JSNL 5 SINIS cl lad ,Us3l ywlg suulitu LIS lagi 
AI ba air LA ata Tan db La bak ag sa Yan bt dis 


- 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi dawud 


gal ur was JL ac US ye yg K5 JL 0 US Ulat UC Sao Ly Kos Jl Mc lips Jus Ly Jas ira 
aa sela ala ga dilda,al alas alel al os db uan all 
ee 

wita 9 siogly yy 9 pull 


1:3, desi 

mc Lag an adl gal 1 K2 JL MS Cupdag | api gi Gsio : (Uluol ade clul ) | 402 15 J 
Sosill yg S9 ye Bui ul al ol) 39 mi N pulsa Ulgall9 « aeuo Ooliwls all 93 JB G5 JI 
dlg uc All odao - yuli Lagi oil IE : - mug le Jl lan - So50 Uluol ye dbalg « IS orliuwk 
Mall 38 JB ubi INI dis ywil y0 WI 989. Isnsy NU SI Sewa Led S9 pikal dolsall yo - alug : 
ag lg adl AU so - gl ya) "JB Sal 0m yul uc UWI yA . SL Jla5 yo ag lg, 
- SI. Ob Jls 9 zam Ooliwl ! BELI JB . ub3 IJO dev uplo siluill as 3 " dolsall $3 
48999 429, 99 isl. 


v3 HgS0 dolan yb Cus YI uw Ras3 si N dolssll Ul ade 8)3SAOI Emo YL Jail 389 
Y OS yo G3 d0 Yg UBIN La 3S IS Odi Ra SA US ISI dal SI s3 39 Lp Iu US 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Slball ide agnnallg malai Las dlg3 Jos ca2isd gl Hilal dolsll isi Jls JS deg » Lay Hse 
KiKaddl JB, giaa oliso ye J3 Lali ASN og) » 


Malik bin Anas Rohimahulloh berkata di dalam "Al-Muwatho'" 
"Gala Ul aa VI pia) dosa 0583 Y". 


"Tidak di-makruh-kan bekam bagi yang berpuasa, melainkan khowatir akan melemahkan (orang 
yang berpuasa)". Dan diriwayatkan dari sekelompok shohabat Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 
bahwasanya mereka membenci bekam bagi yang berpuasa. 


Selengkapnya : 


Sh3 YP pl 33 Hi Edi" ale, 295 Ad UC, Illo UC, yui (Eglio Luo) 
Yg « Gian Ul yo da8 NI mila Halal 55 N : ella JB." Aiko gb NI bi ASI dil) las : JB 
asal SIS slah Oo Ig « Lai le 5 AI las Ol S0 lu FI ULA0) $9 ASASI EL Ul ala SI Ad lb 
ai Ji Ul Io Flag ASI Ud Lala Sl massal il 5S ll dalam GI «ad SSI 3 

Al ab LAS AE Sada Uas le SI YG Gua» 


- Syarah Zargony (syarah kitab Muwatho) : 


(niko 95 NI b3 pain dil, log ob NA pil 9dg palu US dil an US d9. w alud uc Jb) 
ac al JB pam Jala US 01. 

IS al JB Sig naa ul Jaty ! sal JB3- 

| Jlesl JSI 3S5 Ul Joy : dll mc gal JB3 . 

Sera Jal yo VX 5 JBS sial dolondl cgd SI ASI : Ello Lg Lal Il Web gl 1 SI LAI 933 . 


(oa dls Aga ) « Jall adl bala (SA Ul yo dis NI pilal) dobel SI Y elo JB) 3s 
M9 « Oli ale Jgooo 989 &5 lan yag Us» loo Jl! 0269 yul vpl JB 3 « alusl ih 
2 )GSII 9 sal V3 sid al ,x4 


J3) ale segi Y 09 Sal Je UN (Lai de old alis Ul Yo aku AI ULA0) Hd pas Na) ul 3s) 
ayal )3 damany (sang Asal pil) 0 last dolsall 3 Ad patol SI agull el cLAHI 0 ol 
(allah Lam ut asal of 261 25 Tukako cab sa. el agan as sa GA 
) seo! JB Iseng . 


sllac dag 4 las ul mail UB 3954 Y : Sago calg Joball valg Glbwlg mel 39Nl9 yaly9 aoal JB3 
sal Ao) yo" Cas Risl UB: 00 gal JB 4 BUSI sat “la etil gl ala NI Ssi Ul : JUS 
daa 0! J1 318 2 alug le Ul adan Gil "1 Cdmg «" eLAH Ula seliuul y09 « le sen 3 
sadiwal! lolg « ylatu Yo 48 gl si yo RS bul de Jd sa sal AL yo de Md du 

dr ju satll LGS) Vio yoy Y UN SI. 


Sal Ubi I S6 "1 Alag le dl Laluo JB3 4 elital 23 snitag ot yua J3 243 Cus lola: 
dolsallg Abal 98 alwg Ode AJI lo WI Joy KAS) : bsa gal Jlbg « " JUS A9 dolasllo sll 
ae sal . 


sial dolan! 9d alus ale Al duo yuill ra! Saus yul LE wibolllg dog calo giluill S953 « 


Jessi cal J3 Had sell S5 abal aral Ai SIT ag ena ala asa sal JG 
doll . 


www.islamuna.info 


PUASA | 2395 


Kesimpulan : 
Asy-Syaukaniy Rohimahulloh berkata di dalam "Nailul Author" (4/279): 


"ol gg Gatal G 3S ISI HUI 515359 ba Lisan « 0S Yo HS WI H9 X0 Hola « Ob CSI Ga 2038 
dal ikal doll CS JB IS dea da Garay N « vB Yo GS 8055 V3.) PN ES 
295Sall3 pall Ska" da3 Jas Cas" 
"Maka dijama' (dikompromikan) antara hadits-hadits bahwasanya berbekam adalah makruh 
(dibenci) bagi orang yang berpuasa melemah karena sebab berbekam, dan bertambah hukumnya 
makruh (dibenci) jika kelemahan itu mencapai batasan sebab batalnya puasa, dan tidaklah 
dimakruhkan bagi orang yang tidak melemah dengan sebab berbekam, dan pada setiap keadaan 
menjauhi berbekam bagi yang berpuasa itu lebih utama". 


Selengkapnya : 

- Nailul Author 
http://twitmail.com 
http://www.islamport.com 


Hadits yang menyatakan batal, hukumnya disalin / Hadits mansukh. 
2923 KnlSJI Slsl 


Hadits tersebut adalah shohih, hanya saja hukumnya terhapus dengan adanya penjelasan dari 
Abu Ailabah, bahwasanya beliau mengabarkan: 


"gilh lag AE All ap bl Jaka) B6 abg 3D ig yag G3 SAS Ul." 


"Bahwasanya Tn bin Aus ketika dia berjalan bersama Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 
Sallam di Bagi'..." 


Dan yang menguatkan tentang itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Bathol Rohimahulloh, 
beliau berkata di dalam "Syarhu Shohihil Bukhoriy" (4/81): 


"snfioll Raig lio yak Gal 2458 «io du Eldgll d20g solai div 69 US Rs". 


"Dan Fathul Makkah terjadi pada tahun ke 8 (delapan), dan haji Wadda' pada tahun ke 10 
(sepuluh), dan khobar Ibnu 'Abbas adalah terakhir dan menghapus yang terdahulu". 
Adapun khobar Ibnu Abbas maka lafadznya adalah: 


"Rilis 3d3 KSISI3 2038 3b3 ASISI glug ale all al ll 5 


"Bahwasanya Nabi Shollallohu "Alaihi wa Sallam berbekam dan dia adalah berihrom, dan dia 
adalah berpuasa". Diriwayatkan oleh Al-Bukhoriy di dalam "Shohih"nya (no. 1938). 

Ibnu 'Abbas Rodhiyallohu 'anhuma tidaklah menemani Nabi Shollallohu "Alaihi wa Sallam ketika 
ihrom melainkan pada haji Wada'. 


Adapun hadits: 
(293Sll3 25 LI Jha». 


"Batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam", maka itu terjadi pada Fathul Makkah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2396 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(hari pembebasan Makkah). 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/801244726565004/ 

4371. PAHALA PUASA DITANGGUNG ALLOH SENDIRI 
PERTANYAAN : 

? Ahmad Fusyani 


Assalaamu'alaikum ADMIN PISS KTB. Minta penjelasan dong dari hadits gudsiy tentang puasa 
Allah yang akan ganti/pahala. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam wr.wb 


ENY yo Ng wb 2. 

Ya pil RILSYI bo da Gal SY Jae VI ilaa Gaa Ge (Ma gual! YP Al pal Goal Jae US): JI AI Aas AI Ye cal (JB 
Ji 3 Aa) dilital ALAI) (BBI yg Las Jang je Al mill Kn 3 Lala lai dala Oa 2 yg! Cya 0 yet pladal Ce Tata! GY J 
2) plat Pegatill SS alir (ole Ja Aadital Andi Visi (al ISI (ella AN, 8 yag Gets (Ah ce jat Uilg) SIS ye , 


Semua amal ibadah anak adam baginya kecuali puasa karena puasa itu bagiku dan aku sendirilah 
yang akan membalasnya. Maksudnya : penyandaran kalimat puasa kepada Allah menunjukan 
akan keagungan ibadah tersebut. 


Seda Sl aa 
dya 3 Pn il Unyil! Ugal ay 8 MUSI Jlac YI Cus Lal CSI KALI Jas YI geram 3 alawalli «(As 5 jal Ely ed alawal!) "AI 5 ye 
dai (al) Ale Ain ul Jis Aga A alA pai le date dasi (AI) YP and Ale ala Y amal! S3, 


Puasa dan semua amal ibadah lainnya itu untuk Allah akan tetapi karena amal amal dzohir rusak 
oleh syaiton dengan cara dia memasukkan riya kepada seseorang yang beramal. Dan puasalah 
yang tidak terlihat oleh manusia dan tidak tersusupi riya dan hanya allah lah yang mengetahuinya 
maka dg itu allah membalas amal ibadahnya orang yang berpuasa. 


2 Rizalullah 
Tambahan ta'bir 


H2 Ole Lil) 

J asl yul Jac JS" "JB plug le Al ola sll ye is Al 915) dd yul LS wal 93 Lai 
Usai J5 lu Sal sil bilg sd UL sudi NI "59 30 JB Ls15 Ciloguw ll Ldbiol Law dll 
sc Gabl Miki A8 Hglslg U) clil Sic d5 39 ob Nic d3 ul 53 pia wal yo Ul H9 Aolebg 
BlS Jac JII" 1S)lsal Wo, sdg "ad Ul pluall AIA al cal Jac JS" lg, d9 "eluall 05 Yo WI 
aga NI OS J pol al Jos JS" raba an gl Id yo sosl pol an Sg" S3al sil Ul9 HJ asal 
LS Jlasdl 358 diclAal lo NI 40 AA Situ 494 IAI lo Jl da3." Sal Us SJ agaallg 
ss WI asean Ja dasi Id 53 AusuAI uony Y Ul pluoll NI Ls15 Gilas dl Ldliol jaw Lclsi 
ab D3 Us lali sapa bol) 2d Ml JB 389 pull yo wall Ub dac u05 ud MS blusi J9 
10 20 JII Kolusi 


http://shamela.ws/browse.php/book-11363/page-147 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2397 ) 


2 Ghufron Bkl 


Sgsill au 
ea Jati SU Jlac NI Cl lal LSI « li JlacYI 2un53 ala « (4 S5al blg ad awal ) : lgi 
OB Laga tang 3 le Male Api «Ali NI and le glby Y dual US3 « 043 cb Jb Ulu 
(olal yo geng Al iug Kolab &x) 1 Cusall 6d gi S3 NI : 5 Mal » dua ll ole dina | 
OS Ai kid sy 4 mall 8 aga! Gd : JB « (ad Ml agam AI) : dai 0d Jai dus ul US 
lil aS Ing P1 5 sell (sela sb ada Gejuliall ag Ll): 8s £ aSiall9 U unll9 selaali 
Nas Jas yo) : JB al adas dll yo Jul Ale Ji Lay! aslgl mc JB ul yo Ali sal la yg, 
el up yals lo Jasg owl elJll Jac Jas (ll yo 6S yidl suel Ulg «gg Sue Md Jl 
mal al yo sabu N Asal LN del asu SI ID 8 Uk Aaall yAS lail ? U35SI JB3 4 alas 

odgil Ul: Jai « otsollg peloall 2g Slkan|9 « calall 98 Hai 9D lil « data ALS Je3 Yg « olah 
Jlanolly ? Salad JB» uc gal 0555 Jail Itag « MS LL sale yang « CumAlll 40 Ls lo lc oel33 
IS alay Lay ad ls alas sale Gl ay dyiall UB « (& S3al blg) : dai uso lolg « J9 Jail sxic 
Sl Ledliol suatu Lga9 dial Ul obl sob Sue ale 38 dell laci yo pull UE US SI «Sg ala 
015 Silosw... 


SI aa: 

Bb 88 Llslall yo 042 lolg lin» KsuAig Ulgi Jlio alas d Jail yul Sya blg dg syal 
adl Bodas yo Selai leilo uwlll Lgalgi suolio Cit 3 JlacYI ul oliso yub all JB sll ag Lal 
dala) snisa SSI dulg Jl Gta ISel Sgg sad sabo Ale La All UB aluadl NI Asli lo adl dilagu 
Sdl Lelliol susu dioll Selay pdl La Jos JS JB Cus lo yul yg yss Ala, slliSg Lbgall 
ad UB aga AI all JB Al slis lo WI CI015 dilosuw 
ad ya ya sluall dgn los sales AlgiS Lsir9 pati G3 J8 0 LS el 35 le sja isl 4 ja Lis 
Ulu 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/notes/988091061213702 

4425. PUASA MEMBERI SYAFA'AT DI HARI @IYAMAT ? 
PERTANYAAN : 

? Muhammad Muhajirin Amsar 

Assalamu'alaikum. semalem dengerin kultum Ustadz nya bilang puasa itu nanti akan bicara pada 


Robbnya untuk memintakan ampun bagi orang yang berpuasa di hari Giyamat nanti, ada yang 
punya teks hadits ? atau referensi ?? syukron jazakumullah khoiro 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb. Dalam musnad imam ahmad disebutkan : 


MD) OLI Ly gya0 3 Ul uc ys Sal pol S3) 348 9 dolill a93 old Ratu alwi « ul keulsu9g 
Vj Sl #nluall Jaia doll agy Mal) lis Ul AI9 aluall) JG alug le All ola yul Ul uc All 
lekang "JB 48 sunat JalU Agil Aisio "Ul dll Jatu9 148 susis3 lil Olggillg lela Aisip). 


Puasa dan (amalan membaca) al-Guran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari 
kiamat. Puasa berkata: Wahai Tuhanku, akulah yang mencegahnya dari makan dan syahwat di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2398 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


waktu siang. Maka jadikanlah aku bisa memberi syafaat untuknya. (Amalan baca alGuran) 
berkata: Akulah yang mencegahnya untuk tidur di waktu malam, maka jadikan aku memberi 
syafaat untuknya. Maka keduanyapun memberi syafaat untuknya (H.R Ahmad). 
http://library.islamweb.net/ramadan/index.php?page-article&lang-A8id-42611 


Takhrij haditsnya 


san alodI diwo 69 Cd 

us sll yan Jl Ms yul ye AI Mac Ly 94 US deng up Li Ygld Ly wwwS0 LI yul yuias AJI uc Lida 
alebll Aisio D7 SI audi Jai dolill a90 M2 Uleetu Ulil awali JB WI Iga ul 9500 3 Al Mc 
olessind JB A8 susi ll ai Aisio Ul dl Jaiag US susiid db laga 9 


AS prim 9 ASLI al Curl 9 

Hd3 up Ul uc Wi NI dag 1 UIO Li Yoga SS Ly Kw90 go 4S BELI dg uya All ac Lis 
AU Jom) ol logic Al 95) 9505 v5 WI X0 yo Mba yo Jl ac yul ye Jl Mc Ly 0 winsle 
ul Jatag A8 yusiid Jail Olggillg alel Aisio wil U) awali Jgis me Ulaaiu Ul anal JB 
Ola 54 Al9 alwo bi Ml Rao Lo IM Ulet Jill agill Aisio 

bal wd sa Jl DLS 88 99 


“AU alam gl EKO 2 SAS 2 Ul MS KE yes Jl MS yul LE KIS US Hk Lp Ema, Una 
Joiag MS isis pleidb Cl agidlg alel Aisio H7 alwi Jai ae Ulet OLI aldi « ul alug ule 
uleaind A9 sisiad Jall agill disio LOL 


Kn 3 AS al 3 JB gas Ole Oolso bu Call 


DO ad 920 S soal! Seo ul Wluc pl da gito J9 LSI Yo url Jgl MA 95 
was lg ulos dim Klo duo ul 


Kn 9d Bela ate JB dsngl yag 
“yo Gro All Small yan las gol m0 LAN daic ual eladl pig HWI itu deng cal all 
gai yAS alun 63 Ug lod 4£ yo Jacl ic Ud3 yalg Jali Lal lg 9 MS Gl isl ag lala dlu 
GO puma ale Il 389 Lasag MMI dim Vo U9LR0 


Ulas 9 usil 58 LS Lusn3 gd9 Joel Ll asi As 3 Kd) SS US Calo Jl 58 duda Hbg 
lal Gi 9d9 D9 uu 


http://www.startimes.com/?t-24100091 
Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/1013172882038853 


HISAB - RUKYAT 


Enter topic text here. 
0007. Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya 
Oleh Muhib Aman Aly 


Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya 


Pendekatan hisab untuk mengetahui awal bulan menjadi salah satu pembahasan penting 


www.islamuna.info 


PUASA | 2399 | 


dikalangan ulama figh. Menurut sebagian ulama, khususnya ulama madzhab syafi'i, hasil hisab 
untuk mengetahui awal bulan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan, 
termasuk untuk memulai berpuasa dan mengakhiri puasa. 


Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Imam Muthorrif bin “Abdullah, Abu al-'Abbas bin Surayj 
dalam mengartikan hadits Rasulullah SAW: 


M0 1. 8 . . 8. 3. A30. 03 o-- GL oo — Ro 0ge 3 3 Ke RR 5 XL Loe 
Iamng God Aly. Aly IL (Sule ob Ob Ng jati o yail, Ily Iya ad ayat, IS) 


“Jika kalian melihat hilal - Ramadan - maka berpuasalah, dan jika melihat hilal - Syawal - maka 
berbukalah, dan jika terlihat mendung diatas kalian, maka kira-kirakanlah.” HR.Bukhori dan 
Muslim. 


Beliau berkata: “Makna kalimat & 15/,338 yang dimaksud adalah mengira-ngirakan keberadaan 
hilal dengan metode hisab”. 


Ulama lain berpendapat bahwa kalimat melihat dalam Hadits diatas bisa berarti wujudnya hilal di 
ufuk yang memungkinkan untuk terlihat, meskipun pada kenyataannya tidak terlihat karena 
terhalang mendung misalnya. 


Metode hisab yang dimaksud disini adalah, metode hisab yang dapat menguraikan secara jelas 
tentang posisi hilal diatas ufuk dengan menggunakan metode yang pasti (goth'i) dan telah teruji 
hasilnya . Sedangkan metode hisab yang menggunakan cara yang tidak dapat menunjukkan 
posisi hilal, seperti metode Aboge dan lain-lain, hasilnya diabaikan sama sekali . 


Berkaitan dengan penentuan awal bulan ramadlan dan bulan syawwal, metode hisab dapat 
dipergunakan sebagai dasar untuk memulai dan mengakhiri puasa bagi para ahli hisab. 


Bagi yang tidak memilki keahlian ilmu hisab, tetapi membenarkan kepada pendapat ulama hasibin 
(mushaddigul hasib), dan mengikuti pendapat tersebut dalam menentukan awal syawal, juga 
diperkenankan mengamalkan hasil perhitungan hisab yang dipercayainya dengan syarat ia harus 
meyakini kebenaran hasil hisab ulama' ahlul hisab, bukan hanya sekadar ikut-ikutan kepada orang 
lain yang bukan ahli hisab, dan bukan pula mengikuti lembaga seperti pondok pesantren, 
jam'iyyah atau mengikuti takbiran di masjid-masjid. 


Berlebaran mengikuti hasil hisab karena memperturutkan keinginannya untuk segera tidak puasa 
atau berhari raya, bukan karena meyakini kebenaran hasil hisab, atau berlebaran dengan cara 
ikut-ikutan kepada orang atau tokoh yang bukan ahli hisab meskipun tokoh tersebut berlebaran 
pada hari yang sama karena mengikuti ahli hisab , atau berlebaran karena ikut-ikutan kepada 
lembaga yang mengumumkan atau menyatakan berlebaran pada hari yang sama, atau karena 
mendengar takbiran di masjid atau surau, adalah tidak benar. 


Maka sebelum memutuskan untuk mengikuti hasil hisab, pertimbangkan kembali, apakah 
pilihannya didasarakan karena meyakini kebenarannya atau karena keinginannya untuk segera 
berlebaran. Dalam bahasa sederhanya "..istafti golbak.." (tanyakan pada hatimu) 


Ru'yatul Hilal, Itersebutatul Imam Dan Pengaruh Hukumnya 


Metode yang umum digunakan dalam menentukan awal bulan adalah ru'yatul hilal, yakni terlihat 
bulan diatas ufuk setelah ijtima'/konjungsi. Metode ini mempunyai pengaruh yang lebih kuat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2400 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dibanding metode hisab. Para ulama bahkan bersepakat bahwa penentuan awal bulan yang 
didapat melalui ru'yatul hilal dapat diamalkan untuk memulai puasa ramadlan serta mengakhirinya. 
Dan sekira hasil hisab bertentangan dengan hasil ru'yatul hilal, maka yang lebih didahulukan 
adalah hasil ru'yatul hilal. Kecuali jika sekurang-kurangnya lima hasil perhitungan hisab dari kitab 
yang berbeda, menyimpulkan hilal tidak akan terlihat, maka laporan seseorang kepada hakim 
setempat perihal terlihatnya bulan harus di tolak karena berlawanan dengan yang didapat melalui 
metode hisab. Demikian menurut pendapat Imam As-Subki . 


Menurut hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk menetapkan/itersebutat datangnya semua 
awal bulan Hijriyah. Karena hukum Islam banyak yang terkait dengan awal bulan Hijriyah. Seperti 
usia baligh, batas minimal usia haid dan lain-lain yang semuanya menggunakan patokan bulan 
Gomariyah . 


Penentuan awal bulan/itersebutat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada 
ru'yatul hilal, bukan berdasar hasil perhitungan ilmu hisab. 


Jika pada tanggal 29 setelah terbenamnya matahari, tidak terlihat hilal diatas ufuk, maka hitungan 
bulan disempurnakan menjadi 30 hari (Istikmal). 


Ormas Islam, perkumpulan, atau lembaga-lembaga diluar pemerintah, dalam pandangan figh, 
tidak mempunyai wewenang apapun untuk menentukan/itersebutat kapan datangnya awal bulan. 


Ketetapan pemerintah/itersebutat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku kepada seluruh 
warganya. Artinya, apabila pemerintah telah menetapkan kapan jatuhnya hari raya idul fitri atau 
awal ramadian, maka ketetapan tersebut berlaku secara umum. 


Ketetapan/itersebutat awal bulan oleh pemerintah harus didasarkan kepada kesaksian dua orang 
saksi yang dapat dipercaya, kecuali dalam penentuan awal bulan ramadlan, maka cukup dengan 
satu orang saksi. 


Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, itersebutat awal bulan juga dapat dilakukan apabila sampai berita 
kepada hakim secara mutawatir perihal terlihatnya hilal meskipun tanpa mendatangkan saksi atau 
orang yang melihat hilal. Yang dimaksud berita mutawatir adalah, sekurang-kurangnya ada empat 
orang yang melihat hilal dan dikabarkan kepada sekurang-kurangnya empat orang dan begitu 
seterusnya sampai kepada hakim yang berwenang untuk meg-itersebutatkan awal bulan . Cara ini 
sulit terwujud, dan tidak digunakan dalam sidang itersebutat pemerintah Indonesia. 


Apabila seseorang melihat hilal syawal, tetapi tidak di itersebutatkan oleh hakim, maka baginya 
haram berpuasa. Demikian pula bagi orang yang mempercayainya (mushoddigur ro'i) dengan 
ketentuan dan persyaratan yang sama dengan orang yang mempercayai hasil hisab dari ahli 
hisab. Bedanya, kalau orang yang mempercayai hasil hisab boleh mengikutinya, tetapi kalau 
mempercayai orang yang melihat hilal maka wajib mengamalkannya. 


Kesimpulan 


Penjelasan di atas adalah sebagian kecil dari pembahasan mengenai penentuan awal bulan dan 
hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari penjelasan singkat ini, dapat disimpulkan bahwa memulai 
awal bulan, baik awal bulan puasa atau bulan syawal, yang berbeda dengan ketetapan/itersebutat 
pemerintah, secara figh memang dimungkinkan dan dapat dibenarkan dengan cara mengikuti dan 


www.islamuna.info 


PUASA | 2401 | 


mempercayai hasil hisab dari para ahlinya atau mempercayai seseorang yang berhasil melihat 
hilal meskipun ditolak oleh hakim untuk di itersebutatkan. Berkaitan dengan mendahului hari raya 
dari ketetapan pemerintah, seharusnya kegiatan yang berhubungan dengan syiar hari raya tidak di 
tampakkan kepada orang banyak, misalnya takbiran menggunakan pengeras suara di masjid, 
surau atau di jalan-jalan. Karena sangat berpotensi untuk di ikuti orang lain secara tidak benar 
sebagaimana penjelasan diatas. 


Ketentuan ini berdasarkan fatwa Al-Habib Abu Bakar Bilfagih, salah seorang ahli figh dari negeri 
Tarim Yaman, dengan mengutip fatwa Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khotib. Beliau menyatakan 
haram hukumnya bagi orang-orang yang berlebaran mendahului ketetapan pemerintah yang 
berdasar ru'yatul hilal, untuk nensyiarkan atau menampakkan kepada orang lain, karena 
berpotensi menimbulkan fitnah . 


Memang tidak dapat dipungkiri, pemerintahan kita saat ini bukanlah pemerintah dari negara yang 
menjalankan hukum Islam sepenuhnya, juga bukan pemerintahan yang suci layaknya masa empat 
Khalifah pertama Islam atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga tidak heran, ada sebagian 
masyarakat yang sama sekali tidak mau mengikuti hasil itersebutat bahkan cenderung antipati, 
karena dipenuhi rasa curiga yang berlebihan, dan menganggap hasil sidang itersebutat adalah 
sandiwara belaka, semuanya sudah diatur dan ditentukan jauh hari sebelumnya. 


Mengenai hal ini, Syekh Jamaluddin bin Abdurrahman Al-Ahdal berkata: sekira ketetapan 
pemerintah dilakukan dengan cara yang dapat diterima — berdasarkan ru'yatul hilal dan kesaksian 
yang diterima — dan hasil keputusannya tidak tergolong dalam keputusan hakim yang harus di 
batalkan (tidak menyalahi hukum syari'at dan tidak terbukti salah), maka tidak ada alasan bagi 
orang mukallaf untuk meragukannya . 


Sebagai penutup, saran saya, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah, jika terjadi 
perselisihan dalam penentuan awal bulan syawal, yang lebih baik mengikuti keputusan itersebutat 
pemerintah. Karena, sepanjang itersebutat pemerintah menggunakan dasar ru'yah hilal, maka 
keputusan itu berlaku secara umum, sehingga lebih terjamin keabsahannya. 


Wallhul muwaffig ila agwamit thorig. 


0243. Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ? 
Oleh Hakam Ahmed ElChudrie 


Hisab artinya hitungan sedangkan ru'yat adalah pandangan/penglihatan. Istilah ilmu hisab 
maknanya adalah disiplin ilmu untuk menetukan penanggalan berdasrkan hitungan matematis. 
Sedangkan ru yat adalah penetuan jatuhnya awal bulan gamariyah berdasarkan penghilatan mata 
atau pengamatan ada tidaknya bulan sabit (hilal) tanggal satu pada hari terakhir (tanggal 29) bulan 
gamariyah. Pengamatan dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bila di hari itu 
nampak hilal, maka dipastikan bahwa esok telah masuk kepada bulan baru atau tanggal satu. Dan 
hari itu (tanggal 29) menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya. 


Rasulullah saw dalam beribadah selalu menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa 
yang dikerjakannya itu menjadi dasar hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam seluruhnya 
hingga akhir masa. Dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Ahda tidak pernah 
Rasulullah saw menentukannya berdasarkan hisab. Bukan karena di zaman itu tidak ada ilmu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2402 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hisab, tapi karena memang itulah yang dijadikan ajaran Islam. Pada abad ke-7 dimana Rasulullah 
saw hidup, ilmu hisab sebenarnya sudah ada dan cukup maju. Dan bila memang mau, tidak ada 
kesulitan sedikitpun untuk menggunakan ilmu hisab di zaman itu. Apalagi bangsa arab terkenal 
sebagai pedangan yang sering melakukan perjalanan ke berbagai peradaban besar dunia seperti 
Syam dan Yaman. Namun, belum pernah didapat sekalipun keterangan dimana Rasulullah saw 
memerintahkan untuk mempelajari ilmu hisab ini terutama untuk penentuan awal bulan. Karena itu 
alasan yang pasti mengapa Rasulullah saw tidak menggunakan hisab dalam penetuan tanggal 
adalah karena memang ajaran Islam tidak merekomendir penggunaan hisab untuk dijadikan 
penentu penanggalan. 


Sebaliknya Rasulullah saw sejak awal telah mengunakan ru'yatul hilal dan ada sekian banyak 
hadits menyebutkan hal itu. Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw telah bersabda : 
"Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu (lebaran) dengan melihatnya. Apabila 
tertutup awan, maka genapkanlah bulan sya ban menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari dan Muslim). Dan 
Rasulullah saw bersabda : “Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali 
melihat hilal. Namun bila hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari) 


Karena itu wajar bila semua ulama baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang semuanya 
sepakat bahwa dalam menentukan pergantian kalender hijriyah yang berkaitan dengan masalah 
jadwal ibadah seperti awal ramadhan, jatuh hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha serta yang lainnya 
adalah dengan menggunakan ru'yatul hilal. Hikmah di balik penggunaan ru'yatul hilal tidak lain 
adalah bahwa agama Islam itu mudah. Tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa 
menerapkannya. Juga tidak membutuhkan perhitungan (hisab) yang njelimet untuk 
menentukannya. Bahkan seorang arab badui yang tinggal di tengah padang pasir dan jauh dari 
pusat peradaban bisa sekalipun bisa melakukannya. 


Sebaliknya, meski sering dikatakan lebih ilmiyah, namun metode hisab itu sendiri juga penuh 
dengan perbedaan. Karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang dikenal. Selain itu 
juga ada sekian banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing pelaku hisab. 
Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling modern sekalipun, hasilnya tidak selalu 
sama. Sehingga bila kita menelusuri leteratur figih baik klasik maupun modern, maka kita hampir 
tidak mendapati metode hisab dalam penentuan tanggal hijriyah. 


Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau pemberi 
informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai eksekutor dimana hanya 
dengan hisab lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal Ramadhan. Ini jelas tidak bisa 
diterima dalam Figih Islam. Sema orang yang pernah belajar figih apalagi di universitas Islam, 
pasti tahu hal itu. Karena itu aneh kiranya bila jabatan Menteri Agama dipegang oleh seorang 
doktor syariah dari Universitas Ummul @uro Mekkah, tapi kebijakannya dalam masalah penetapan 
awal Ramadhan masih lebih bertumpu kepada hisab dan bukan ru'yatul hilal. Karena pendapat 
tentang keabsahan hisab dalam penetuan awal Ramadhan dan sebagainya adalah pendapat yang 
asing dan tidak dikenal dalam wilayah figih Islam. 


1701. PENETAPAN 1 Ramadhan 1433 H 


Firman Allah ta'ala yang artinya "Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan (di 
negeri tempat tinggalnya), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut.” (AS. Al Bagarah 
(21: 185) 


www.islamuna.info 


PUASA | 2403 


“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda 
waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji” (AS Al Bagarah (21:189 ) 


“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke 
manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua” (AS Yaasin (361:39) 


“Sebagai bentuk tandan yang tua” maksudnya: bulan-bulan itu pada awal bulan, kecil berbentuk 
sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada 
manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung 


Alhamdulillah, berdasarkan keputusan sidang itersebutat yang dihadiri dan disepakati oleh 
mayoritas para ulama yang berkompetensi dibidang hisab dan rukyat, pemerintah (Ulil Amri) telah 
menetapkan awal puasa Ramadhan 1433H tahun 2012 jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya". (AS An Nisaa (41:59) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (pemahaman mayoritas kaum muslim atau pemahaman jumhur ulama).” (HR. 
Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi 
dalam Jamius Shogfhir, ini adalah hadits Shohih) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
KIE IIA Ia ayag LN AA dls Je al mama US 0” 
“Sesungguhnya Allah tidak menghimpun ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama 


jama'ah. Barangsiapa yang menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 
2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham". 


Letak permasalahan mereka yang berbeda dengan keputusan ulil amri berdasarkan kesepakatan 
mayoritas ulama (as-sawadul a'zham) sehingga menyelisihi sunnah Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam adalah pada umumnya mereka menggunakan metode perhitungan (hisab) dengan 
ketetapan berdasarkan "hisab hakiki wujudul hilal" artinya berapapun derajat positif tinggi hilal 
maka ditetapkan "hilal sudah wujud". 


Mereka berkeyakinan "hilal sudah terwujud" apabila pada hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat 
matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) 
ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam bulan (piringan 
atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan 
berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Jadi andaipun mereka merukyat 
maka yang dilihat bukannya hilal namun pada saat matahari terbenam, bulan (piringan atasnya 
atau piringan bawah menurut kalender hijriah Ummul Aura dengan marjaknya adalah kota Mekah) 
masih di atas ufuk. 


Sebenarnya tentu boleh menggunakan metode perhitungan (hisab) agar kita dapat mengetahui 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2404 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lebih awal namun kita harus menterjemahkan sunnah Rasulullah shallallahu alaih wasallam 
kewajiban "melihat hilal" kedalam metode perhitungan (hisab) yang disebut kriteria visibilitas hilal 
artinya kritera berapa derajatkah hilal dapat dikatakan terlihat oleh manusia (imkanur rukyat). 


Perhitungan astronomis menyatakan, tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimut 6 derajat 
dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Jarak sudut Bulan-Matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit 
Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat untuk mata manusia rata-rata yang dapat 
dikatakan "hilal terlihat". 


Kriteria tinggi 2 derajat dan umur bulan 8 jam ini yang kemudian diadopsi sebagai kriteria imkanur 
rukyat MABIMS (negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada 
tahun 1996. 


Bahkan berdasarkan kajian astronomis yang dilakukan LAPAN terhadap data rukyatul hilal di 
Indonesia (1962-1997) yang didokumentasikan oleh Departemen Agama RI diperoleh dua kriteria 
visibilitas hilal (hilal terlihat) yang rumusannya disederhanakan sesuai dengan praktik hisab-rukyat 
di Indonesia. Awal bulan ditandai dengan terpenuhi kedua-duanya, bila hanya salah satu maka 
dianggap belum masuk tanggal. 


Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia adalah sebagai berikut. 
Pertama, umur hilal minimum 8 jam. 


Kedua, tinggi bulan minimum tergantung beda azimut Bulan-Matahari. Bila bulan berada lebih dari 
6 derajat tinggi minimumnya 2,3 derajat. Tetapi bila tepat berada di atas matahari, tinggi 
minimumnya 8,3 derajat. 


Banyak dalil yang menegaskan “jika terhalang oleh awan" yang menunjukkan terhalangnya 
penglihatan sehingga jika menggunakan metode perhitungan (hisab) harus memenuhi kriteria 
mata manusia rata-rata yang dikatakan "hilal terlihat" atau visibilitas hilal atau imkanur rukyat. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan 
Jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka 
perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)" (HR Bukhari 1767) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian 
melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang 
oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)" (HR Bukhari 1773). 


Bahkan ada hadits telah jelas-jelas menegaskan untuk menggenapkannya bukan menetapkan 
dai Me kaya Ul Ka laa Bela ANKaN Sa MEA 


On ana 


Ca ea lea ab man nb pd 


Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah 
radliallahu “anhu berkata, Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al @asim 
shallallahu “alaihi wasallam telah bersabda: “Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan 
berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah 
jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh“. (HR Bukhari 1776) 


Begitupula telah jelas adanya larangan berpuasa pada yaum asy-syakk atau hari yang diragukan, 
yakni terdapat keraguan apakah hari tersebut masih termasuk bulan Sya'ban atau telah masuk 


www.islamuna.info 


PUASA | 2405 


bulan Ramadhan. 
Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radliyallahu anhu, bahwa beliau berkata : 


(Sial Sladly oya pl oly,) Tag Aele H Iho pai UP kas A3 WAN Ah elo ua 


“Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah durhaka pada Abul Gasim 
(Rasulullah) shallallahu alaihi wa sallam” (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Turmudzi) 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda : 


Bo 20... 8 ye Bo... ce. 3 9... 8. 
(emg ayla pd olg)) Oliaa) OSU b plue Ud Ulas Jual ISI 


“Jika Sya'ban telah berlalu separuh, maka tidak ada puasa hingga tiba Ramadhan" (HR. Abu 
Dawud dan lainnya) 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda : 


Celena Slot Ola) SAH Mayang DS Uya Gay Ol Ul yonya Uy aya HI La U 
“Jangan mendahului bulan (Ramadhan) dengan (berpuasa) sehari atau dua hari, kecuali hari 


tersebut bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan salah seorang dari kalian" (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


Hal yang dimaksud dengan “puasa yang biasa dilakukan” adalah puasa sunnah bukan puasa yang 
diniatkan untuk puasa wajib di bulan Ramadhan 


Secara definitif, yaum asy-syakk adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban, di mana telah tersiar kabar 
bahwa semalam hilal berhasil di-rukyah atau dilihat, dan keadaan langit pada malam itu cerah, 
tidak mendung, tetapi tak satupun orang yang menyatakan kesaksian di hadapan hakim bahwa 
dia telah melihat hilal. Atau ada kesaksian penglihatan hilal, tetapi dilakukan oleh orang yang tidak 
memenuhi persyaratan sebagai saksi hilal, seperti anak kecil, wanita, budak atau orang fasig 
(pelaku maksiat), yang kesaksiannya tidak diyakini kebenarannya. 


Berikut rekapitulasi hasil perhitungan awal Ramadhan 1433 H / 2012 M, pada hari kamis Wage, 19 
Juli 2012 M, menurut sistem "Irsyad Al-Murid / sal ay ol” 


Al-Hasib : Thobary Syadzily 


Sumber:www.fb.com/media/set/?set-a.433596743351625.95100.100001039095629 

Pusat Observasi Bulan (POB) : Pelabuhanratu, Sukabumi — Jawa Barat 

Lintang Tempat (9): 07 001' 44,6 " Lintang Selatan 

Bujur Tempat (A): 106 0 33' 27,8 " Bujur Timur 

Tinggi Tempat (h) : 52,685 Meter di atas Permukaan Laut 

1. ljtima' / gloisl / konjungsi / new moon akhir bulan Sya'ban 1433 H terjadi pada hari Kamis 
Wage, 19 Juli 2012 M. pada pukul 11 : 25 : 07 WIB ( Siang Hari ) 

2. Matahari Terbenam (D9, uc / Sunset) pada pukul 17 : 53 : 54 WIB 

3. Hilal Terbenam (29, JXl / Moonset ) pada pukul 18 : 01 : 03 WIB 

4. Tinggi Hakiki / Geosentris Hilal / skil JNgll sus / True or Geocentric Altitude of Cresceent 
Moon) -1047'29"-1,8 0 ( di atas ufuk / above the horizon ) 

5. Tinggi Lihat / Toposentris Hilal /ss,l JXdll si dll / Apparent or Topocentric Altitude of the 
Crescent Moon #10 38 ' 51" - 1,6 o ( di atas ufuk / above the horizon ) 

6. Lama Hilal di atas ufuk ( &So JXll 399 g8x1 / Long of the Crescent) -027"9" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2406 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


7. Azimuth Matahari ( waw yuosll / Azimuth of the Sun) - 290 045'11" - 290,8 0 

8. Azimuth Hilal ( wow JXJI / Azimuth of the Crescent Moon ) - 2860 02' 16" - 286,04 o 

9. Posisi Hilal - 04 0 42'55 "atau 2,7 o di sebelah Selatan Matahari terbenam dalam keaadaan 
miring ke Utara sebesar 70 0 44' 27 "atau 70,7 o 

10. Lebar Nurul Hilal (slow JXll / Crescent Width ) - 00 0 00 ' 3,6 " - 0,06 Menit 

11. Cahaya Hilal (. JXdl / Fraction of Illumination of the Crescent Moon ) - 0.18 Y5 

12. Umur Bulan (0iJl ,oc / Age of the Crescet Moon ) - 0 hari 6 jam 28 menit 47 detik 

13. Elongasi - 04 051" 37" atau 4,9 o 

14. Magnitude (538 , Jl / A Measure of Brightness of the Crescent Moon ) - -4,41 

15. Jarak antara Bumi dan Matahari - 152020759 Km 

16. Jarak antara Bumi dan Bulan - 391206,10 Km 

17. Berdasarkan Ilmu Astronomi, Tinggi Lihat Toposentris Hilal tersebut di atas sebesar 1 o 38' 51 
"atau 1,6 o tidak mungkin untuk dilihat atau dirukyat, sehingga belum memenuhi kriteria “ Imkan 
ar-Ru'yat “. Dengan demikian : Awal Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu Legi, tanggal 21 Juli 
2012 M. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


0367. Menentukan Awal Ramadhan 
PENETAPAN AWAL RAMADHAN DENGAN RU'YATULHILAL 


Sejak dari bulan Rajab kita sudah melaksanakan doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad 
Sallallahu 'Alaihi Wasallam melalui puji-pujian menjelang Shalat Fardhu atau pada saat-saat 
tertentu yang kita sempatkan untuk membaca-nya. Doa yang dimaksud adalah: 


a02. DD 0... 7 9 ca3u- 


“Ya Allah berilah keberkahan pada kami dibulan rajab, bulan sya'ban dan sampaikanlah kami di 
bulan Ramadhan” 


Alhamdulillah, pada kesempatan ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita 
akhrnya bisa sampai pada Bulan Suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dan 
bulan di mana pahala dilipatgandakan. Di dalam doa tersebut tersirat makna: 2 (dua) bulan 
sebelum Ramadhan, Kita sudah mengharap dan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya 
Ramadhan bulan yang suci dan mulia. Dengan harapan kita termasuk golongan orang-orang 
dalam Hadis Rasulullah SAW dinyatakan, 


9. 9w ce Ba. RN 180 2... OI - .. 90 
Obi JS Onlawer Ad pp Olian, Jeda TB ya 


“Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadhan, maka Allah SWT 
mengharamkan jasad orang tersebut atas api neraka” 


Lantas kapan saatnya Bulan Ramadhan tiba? Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan untuk 
menambah wawasan keilmuan dan memperkuat keyakinan kita. Seperti dinyatakan oleh Jumhurul 
Ulama, mereka sepakat bahwa penetapan awal Ramadhan itu dilakukan dengan salah satu dari 2 
(dua) cara, yaitu: 


n Dihitung dengan (melihat) hilal (tanggal) bulan Ramadhan, bila tidak ada yang menghalangi 


www.islamuna.info 


PUASA ( 2407 ) 


pandangan seperti mendung, awan, asap, debu dil. 


" Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, bila tanggal 29 sya'ban ada penghalang 
Ru yatul hilal. 


Hal ini berdasar hadis Nabi Muhammad SAW : 
Ga Da Ai GR KD Ud 


“Berpuasalah kalian apabila melihat bulan, dan berbukalah (berhari raya-lah) kalian, apabila telah 
melihat bulan. Namun jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakan bulan sya'ban 
itu sampai dengan 30 hari”. (HR. Bukhori) 


Dalam keyakinan kita, Ru'yah adalah Pegangan dan Pedoman yang diyakini untuk dilaksanakan. 
Oleh karena itu, seseorang dilarang memulai puasa ataupun mengakhirinya sebelum ada 
keputusan hasil Ru'yah, sebagai mana sabda Rasulullah SAW : 


01 01-- 2282 0205 2 2 22.2 2 20 22. 00. 00 NX W 21 Sol ac .3oo X2 2 c.& 0 1 00 0 
Kobe Y) JSI 193 GP Tyas Y Jl Ola) S3 plug dala Al elo Al Jay Ol Lapis Al gn) yee ya luas yg 
3- 02120 - 02 0 @.- Oo - S0. 9 

(SIS men) Sg ASU Kalo Ab Usb 0 


“Dari Abdullah Bin Umar RA. Bahwa suatu ketika Rosululloh bercerita tentang bulan Ramadhan. 
Rosul bersabda : janganlah kalian berpuasa sehingga kamu melihat bulan dan janganlah kamu 
berbuka (hari raya) sampai kamu melihat bulan, namun jika pandanganmu tertutup mendung, 
maka perkirakanlah jumlah harinya” (HR. Bukhari) 


Kalaupun ada golongan atau kelompok lain di negara Kita yang menggunakan selain Ru'yah Al - 
Hilal dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan, itu lebih dikarenakan kurang tepat dalam 
menempatkan dan mempedomani Hujjah/Dalil semisal Hadis Rasulullah SAW : 


sa. OL nan nya SOB LA 3 0... oo 0 yen MINI ADI Do - 3Ge We o-e X @- " #@ - 30. - 2 2. 0 0. 
By ci NASA NASA pel Koma Yg CAS Y Aoa Re UI JG AI elang dala Al Gale (al ya Lapis Al gb) yag sal ye 
GP ay gaga) Inai 


“Dari Ibnu Umar RA. Dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, kami adalah umat yang tidak dapat 
menulis dan berhitung satu bulan itu seperti ini. Seperti ini maksudnya : satu saat berjumlah 29 
hari dan pada waktu lain 30 hari”. (HR. Bukhari). 


Hadis di atas dijadikan landasan untuk melemahkan metode Ru'yah al Hilal sebagai mana yang 
kita yakini. Dalam pemahaman mereka, Rasulullah SAW menggunakan Ru'yah, karena dizaman 
Rasul Muhammad SAW, belum mampu melakukan Hisab / perhitungan. Oleh karenanya, bagi 
mereka, metode Ru'yah Al Hilal sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang yang serba 
bertehnologi canggih ini di mana Metode Hisab (Penentuan awal Ramadhan dengan Metode 
Perhitungan) di dukung oleh dan didasarkan pada hitungan berbasis Komputer. 


Pemahaman tersebut sungguh belum bisa diterima karena kenyataannya di zaman Rasulullah 
SAW, telah ada Sahabat-Sahabat yang mahir Ilmu Hisab terutama seperti sahabat Ibnu Abas RA. 
Kita meyakini dan mengikuti, bahwa Ru'yah Al Hilal cara yang diajarkan, dianjurkan dan yang 
telah dilaksanakan Rasulullah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan: bukan dengan 
Hisab, atau malah dengan mengikuti keputusan Negara lain yang berbeda Matla'. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2408 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hadis tentang Ru'yah Al Hilal dikukuhkan oleh para Ulama NU sebagai sebuah Keputusan yang 
WAJIB diikuti oleh Warga NU. Maka, Berdasarkan Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama 
Tahun 1987 di PP Al Ihya Ulumaddin Kesugihan, ditetapkan bahwa: warga NU/ Warga Nahdliyyin 
mengawali Puasa Romadlon dan Idul Fitri berdasarkan Rukyat bil Fi'li / Ru'yah Al Hilal dan atau 
Istikmal jika proses Ru'yah Al Hilal tidak dicapai karena terhalang awan/mendung, serta mengikuti 
Hasil Sidang Itersebutat oleh Pemerintah RI, juga berdasarkan Rukyatul Hilal. 


Jika Pemerintah RI ternyata menetapkan Awal Ramadhan dan atau Hari Raya Idul Fitri dan Idul 
Adha berdasarkan Hisab semata dan bukan berdasarkan Ru'yatul Hilal atas dasar Sumpah 
terhadap Dua Orang Saki atau lebih, seperti pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, maka Warga 
NU tidak Wajib mengikutinya. Artinya, demi menjaga keyakinan yang kita anut, Warga NU tetap 
melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan dan Merayakan Idul Fitri tetap berdasarkan hasil Ru'yatul 
Hilal. ““Irsyad Rezpector La'nus" 


1080. PENANGGALAN BULAN HIJRIYAH 

PERTANYAAN : 

Haji Dolly Pasaribu 

Mohon dikinclongkan dengan jurus naga geni : Wakil TuhanSetahu saya, Penanggalan Hijriyah 
diawali sejak peristiwa Hijrahnya nabi Muhammad.SAW, dari Mekah ke Madinah. Jadi sewaktu 


Muhammad (blm jadi Nabi&Rosul) dilahirkan, secara real yang namanya tgl 12 Robi'ul awwal itu, 
bim ada, dong ....! Mohon ma'af .... Hmm... Bulan Rabiul awwal itu mulai adanya kapan ya? 


JAWABAN : 

Mumu Bsa 
LA er Why PE Wal Tni ae WS Aan OT el sad Aan) (Adi IN OMA (UNI S3 3 BU Aap pe oma SUN) 
Oyamad Ayang D jisel yo IN ALA A3 Gal OY Tio 0yet Ely iso & AA 3 ia Le LS OS A5 JI ON 
Sole NI aan API eh Jaa PET OH any Ji Lmabel ON Tika Gr Jay tah apel Bia Lio 
SAI Sola Pd Solar Pa pb ayah Hi Solo YAI an AA Pd JI ga HM JI. 
dalan SI Han IS Una ON Lor agar Lily any cell alang adl Ai Opo adl alel ole LA UU Lee ge 
SP Ad Kam LS Al JL OY Old gt Ula Old PO Sy AO yang VI S EY el A5 yamg NS 
AI bl Solo MY Ulin, aya UE) Jay Olla) yeb G LOLtna ES pe dah Kemah OY Ola Gor Ui) Jung cah G5 
Aa Sbs Sa Kaali JLN ON Ily ayat UI Jlyd Ge yidl Aa Uian FN Ola) Gate UI Jing daa! AI ea jl ji 
Ula Bani 33 & Land del IP ASIN aka DU oya dd O gelas NAS AY Jl ye” Ul July Ulenyas oi ci 
Aa!) ye Tag all ye galat Old Lah DL NS EV Amel 33 PA 3 dh Oya IS AY Saad 13 ayo 
Alila elorY Cake! Kala yg 4 jail! Ul) gula Uta S3 Ga 


Bab keseratus lima belas dalam menerangkan hari-hari dan bulan-bulan. Berkata al-Fagih ra. 
ketahuilah bahwasannya setahun itu ada 12 bulan : 

1. Bulan yang pertamama adalah bulana "Muharram" dan sesungguhnya bulan itu dinamai 
Muharram, karena peperangan di bulan tersebut di haramkan dalam hal apapun di era 
jahiliyah. 

2. kemudian "Shofar" dan sesungguhnya mereka menamai bulan tersebut dengan shofar, 
karena orang2 ditimpah oleh satu penyakit, lalu memucat wajah-wajah mereka maka 


www.islamuna.info 


PUASA | 2409 | 


mereka menamai bulan itu dengan shofar, karena pucatnya wajah2 dibulan itu. 

3. dikatakan oleh satu pendapat, dinamai shofar, karena sesungguhnya iblis shofaro (bersiul) 
memanggil bala tentaranya ketika keluar bulan muharram, dan telah dihalalkan perang bagi 
orang-orang. 

4. kemudian bulan "rabiul awwal" karena sesungguhnya bulan itu bertepatan dengan 
permulaan musim semi (bertunas) maka dinamai dengan Rabiul awwal (musim semi 
pertama) 

5. kemudian bulan "Rabiul akhir" karena bulan itu bertepatan dengan akhir musim semi 
(bertunas) maka dinamai dengan Rabiul akhir/ rabiuts tsani (musim semi ke2) 

6. kemudian "jumadil ula" kemudian "jumadil ukhra" dinamai keduanya dengan jumad (beku) 
karena dua bulan itu bertepatan dengan musim dingin, ketika sangat dingin dan air 
membeku. 

1. kemudian "Rajab" mereka menamai bulan itu denga rajab, karena bangsa Arab biasa 
menghormati bulan itu, yakni mengagungkannya, dan mereka menami dengan Ashomm 
(tuli) karena mereka tidak mendengar suara peperangan di bulan itu. 

8. kemudian "Sya'ban" dinamakan sya'ban karena berbagai suku bangsa arab mengadakan 
pengelompokan di bulan tersebut, agar mereka bisa terbagi-bagi menjadi beberapa 
kelompok dibulan tersebut. pendapat lain mengatakan: dinamakan sya'ban karena pada 
bulan tersebut dibagi-bagikan kebaikan yang berlimpah untuk menghadapi Ramadhan. 

9. kemudian "Ramadhan" mereka menamainya dengan ramadhan karena bertepatan dengan 
musim panas. dan Ramdan adalah panas yang sangat (menyengat). dan pendapat lain 
mengatakan: dinamakan Ramadhan, karena akan dihanguskan berbagai dosa pada bulan 
tersebut. 

10. kemudian "syawwal" mereka menamainya dengan syawwal, karena suku2 bangsa arab, 
mengadakan perjalanan berpencar dibulan tersebut, yakni menyingkir dari tempat 
tinggalnya. pendapat lain mengatakan :mereka menamainya dengan syawwal, karena 
mereka mengadakan perburuan dibulan tersebut. diambil dari ucapanmu" asylaitul kalba 
idza arsaltuhu li-shoidin( aku mengusir anjing, apabila aku mengirim anjing itu untuk 
berburu) 

11.kemudian" dzulga'dah" mereka menamainya dengan dulga'dah karena mereka itus selalu 
duduk-duduk (nyantai( dibulan tersebut, jauh dari peperangan. 

12. kemudian "Dzulhijjah" karena mereka melakukan hajji pada bulan ini. 


Maka ini adalah berbagai namaz bulan Arab, denagan standar bulan-bulan gamariyah, yang dapat 
diketahui perhitungannyadengan melalui peredaran bulan, dan bulan gamariyyah adalah 
perhitungan kaum muslim untuk kepentingan mereka dan berbagai ibadah mereka. ( Bustanul 
'arifin) 
ER Zi 


Nama2 bulan itu sudah ada sejak jaman Arab Jahiliyah, meski penetapan tahunnya tidak 
konsisten, alias ganti2 terus, Misalnya, mereka pernah menggunakan hitungan tahun berdasarkan 
kematian Amr bin Luhay (seorang tokoh Bani Khuza'ah pembawa agama musyrik di mekkah), 
pernah juga mereka menggunakan patokan tahun berdasarkan kematian Hisyam bin Mughiroh, 
dan yang terahir mendasarkan perhitungan berdasarkan tahun peristiwa invasi pasukan Abrahah 
ke mekkah .... | -Durusut Tarikh- J. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2410 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1698. PENETAPAN TAHUN HIJRIYAH 
PERTANYAAN : 
Haji Dolly Pasaribu 


Mhn dikinclongkan dengan jurus naga geni : Wakil Tuhan, Setahu saya, Penanggalan Hijriyah 
diawali sejak peristiwa Hijrahnya nabi Muhammad.SAW, dari Mekah ke Madinah. Jadi sewaktu 
Muhammad (blm jadi Nabi&Rosul) dilahirkan, secara real yang namanya tgl 12 Robi'ul awwal itu, 
blm ada, dong ....! Mohon ma'af .... Hmm... Bulan Rabiul awwal itu mulai adanya kapan ya ? 


JAWABAN : 
2 Nur Hasyim S. Anam 
Memang kalender hijriyah dimulai sejak nabi hijrah. Dan saat nabi lahir sudah ada nama bulan dan 
robiul awal tapi tahunnya masih belum dijadikan pedoman 
2 Mumu Bsa 
Sudah dari dulu bang haji... cuma penetapan tahun pertamanya di mulai dari hijrahnya Nabi :D 
OA, AYI SS GUN Ag ee mall UI) 
& AlaU Ge La 2 OS Ah JURI OY Lo ar Ely pb Uji Ted jas UI Audi O ll sat am, WAR IU) 
yel OS Tio Gg Jay thd yen Binal Tio 0 yaaah peta png Lot PN Alat A3 Gali OY Tio aya” Ul jin 
AI an AA PI AI gaad HAI Ji Sale SY IN Kg Jd j3 PET say ja 
ALAN Gro elebll pl Gale LAY Si Ls ly 5 collar PSI alan Pa ma 2 yaah Hail Solo MY 
Ab 0 yang Y IS AV pa Ai yang IIS Uban LI Hn SS Koja ON Leny oya ly Kn) Bell lay Sd 
Ad Kan OY Old ge UE Jay cad G3 Gel hd ai CS OI JAS OY las gr Lily Ulah PO mpe 
SY Olla) or Ul Jling dal Al ea diy Al pl Bole MY Oliany aye UE) Jelang Olla) ypdi POLA HS ye 
Pa ad Iya AS OI JA OY lab oya” EL Ily & nj Ah yaa 
Baal 15 ayo” Ula Balai 33 & Lead dala ISI ASI akal LI ya Ad O galang NS KY Jlad ya” EI Jung Ulgas ya 
Ba SI jai pede Rally yel galat Oekgh Lah Opa AS AV Amd 3 P0 ya Ah Ogan NS GAY 
Along (lor Cakaak! laa yA 4 jadi! Ol) gula Utlao 
Bab keseratus lima belas dalam menerangkan hari-hari dan bulan-bulan. Berkata al-Fagih ra. 
ketahuilah bahwasannya setahun itu ada 12 bulan : 

1. Bulan yang pertamama adalah bulana "Muharram" dan sesungguhnya bulan itu dinamai 
Muharram, karena peperangan di bulan tersebut di haramkan dalam hal apapun di era 
jahiliyah. 

2. kemudian "Shofar" dan sesungguhnya mereka menamai bulan tersebut dengan shofar, 
karena orang2 ditimpah oleh satu penyakit, lalu memucat wajah-wajah mereka maka 
mereka menamai bulan itu dengan shofar, karena pucatnya wajah2 dibulan itu. 

3. dikatakan oleh satu pendapat, dinamai shofar, karena sesungguhnya iblis shofaro (bersiul) 
memanggil bala tentaranya ketika keluar bulan muharram, dan telah dihalalkan perang bagi 
orang-orang. 

4. kemudian bulan "rabiul awwal" karena sesungguhnya bulan itu bertepatan dengan 


permulaan musim semi (bertunas) maka dinamai dengan Rabiul awwal (musim semi 
pertama) 


www.islamuna.info 


PUASA | 2411 | 


5. kemudian bulan "Rabiul akhir" karena bulan itu bertepatan dengan akhir musim semi 
(bertunas) maka dinamai dengan Rabiul akhir/ rabiuts tsani (musim semi ke2) 

6. kemudian "jumadil ula" kemudian "jumadil ukhra" dinamai keduanya dengan jumad (beku) 
karena dua bulan itu bertepatan dengan musim dingin, ketika sangat dingin dan air 
membeku. 

7. kemudian "Rajab" mereka menamai bulan itu denga rajab, karena bangsa Arab biasa 
menghormati bulan itu, yakni mengagungkannya, dan mereka menami dengan Ashomm 
(tuli) karena mereka tidak mendengar suara peperangan di bulan itu. 

8. kemudian "Sya'ban" dinamakan sya'ban karena berbagai suku bangsa arab mengadakan 
pengelompokan di bulan tersebut, agar mereka bisa terbagi-bagi menjadi beberapa 
kelompok dibulan tersebut. pendapat lain mengatakan: dinamakan sya'ban karena pada 
bulan tersebut dibagi-bagikan kebaikan yang berlimpah untuk menghadapi Ramadhan. 

9. kemudian "Ramadhan" mereka menamainya dengan ramadhan karena bertepatan dengan 
musim panas. dan Ramdan adalah panas yang sangat (menyengat). dan pendapat lain 
mengatakan: dinamakan Ramadhan, karena akan dihanguskan berbagai dosa pada bulan 
tersebut. 

10. kemudian "syawwal" mereka menamainya dengan syawwal, karena suku2 bangsa arab, 
mengadakan perjalanan berpencar dibulan tersebut, yakni menyingkir dari tempat 
tinggalnya. pendapat lain mengatakan :mereka menamainya dengan syawwal, karena 
mereka mengadakan perburuan dibulan tersebut. diambil dari ucapanmu" asylaitul kalba 
idza arsaltuhu li-shoidin( aku mengusir anjing, apabila aku mengirim anjing itu untuk 
berburu) 

11.kemudian" dzulga'dah" mereka menamainya dengan dulga'dah karena mereka itus selalu 
duduk-duduk (nyantai( dibulan tersebut, jauh dari peperangan. 

12. kemudian "Dzulhijjah" karena mereka melakukan hajji pada bulan ini. 


Maka ini adalah berbagai namaz bulan Arab, denagan standar bulan-bulan gamariyah, yang dapat 
diketahui perhitungannyadengan melalui peredaran bulan, dan bulan gamariyyah adalah 
perhitungan kaum muslim untuk kepentingan mereka dan berbagai ibadah mereka. ( Bustanul 
'arifin). 

2 Raden Mas NegeriAntahberantah 


Nama-nama bulan itu sudah ada sejak jaman Arab Jahiliyah, meski penetapan tahunnya tidak 
konsisten, alias ganti-ganti terus. Misalnya, mereka pernah menggunakan hitungan tahun 
berdasarkan kematian Amr bin Luhay (seorang tokoh Bani Khuza'ah pembawa agama musyrik di 
mekkah), pernah juga mereka menggunakan patokan tahun berdasarkan kematian Hisyam bin 
Mughiroh, dan yang terahir mendasarkan perhitungan berdasarkan tahun peristiwa invasi pasukan 
Abrahah ke mekkah .... | -Durusut Tarikh- |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/335534976469317/ 

F0023. MENYONGSONG OIBLAT DAY TANGGAL 28 MEI 
2011 M 

Oleh : Agil Fikri 


Mengetahui arah kiblat merupakan salah satu syarat untuk menjalankan shalat secara sah dan 
benar, dalam dunia falak dikenal beberapa aplikasi untuk mengetahui arah kiblat diantaranya 
yaitu: tongkat istiwa', theodolit, dan bayang kiblat, khusus untuk bayang kiblat seperti diketahui 
makkah terletak di garis lintang 21 derajad 25 menit LU, tiap dua tahun yaitu saat matahari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2412 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melintasi ka'bah (zenith ka'bah)dari garis lintang utara (garis lintang 23.5 derajad LU) ke garis 
balik selatan (garis lintang 23.5 derajad LS) dan tepat menyeberangi meridiannya pada garis bujur 
39 derajad 50 menit BT), pada saat itu secara astronomis kedudukan matahari tepat diatas 
ka'bah. Sehingga dalam hal ini setiap benda yang tersinari cahaya matahari saat itu, sepanjang 
posisinya tepat mengarah ke pusat bumi, maka baying-bayangnya tepat mengarah ke ka'bah. 
Dalam dunia falak fenomena ini sering disebut Istiwa' A'dhom atau Rasdul @iblat, sementara hari 
pada saai itu disebut Yaumul Giblah atau Aiblah Day. 


Khusus tahun ini jatuh pada hari sabtu 28 Mei 2011 tepat pada pukul 16:18 WIB, pada saat inilah 
waktu yang tepat untuk mengukur arah kiblat dengan praktek secara sederhana dengan 
keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara memasang bandul bertali (lot/tali 
unting-unting) yang digantung , sehingga ketika posisi tali diam (stasioner), maka secara otomatis 
menunjuk titik pusat bumi, setelah tiba waktunya yang tepat, maka bayang-bayang tali ditandai 
dan dipermukaan tanah atau lantai, dan inilah tepat arah kiblat kita. Untuk mengukur supaya jam 
pengukur kita tepat bias kita cocokkan dengan siaran TV semisal TV-one, atau RRI/BBC, GPS 
(Global Posioning System), atau telfon ke 103 untuk pengguna PT Telkom. 


Apabila tempat anda mengalami mendung dengan menggunakan apparent diameter matahari 
sebesar 0.5 derajad tanggal 27 s.d 29 Mei dijam yang sama yaitu 16:18 WIB, pada dasarnya juga 
disetiap hari ada yaumul giblat, namun hanya terdapat enam hari dalam setahun yang bewrsifat 
universal, yakni terjadi pada jam yang sama untuk daerah-daerah yang berada pada zona yang 
sama, sementara sisanya harus merujuk pada table waktu dari hari kehari saat baying matahari 
tepat kea rah kiblat yang hanya berlaku untuk tempat tertentu. 


DAFTAR PUSTAKA 

Al Istanbuly, Husein Hilmy bin Sa'id, Mawagit Ash Sholah, Hakikat Kitabevi, Turkey, 1988 
Al Mashry, Husein Zaid , Al Mathla' Al Sa'id, Al Barumiyyah, Mesir, tt 

Sjamsul Arifin, Drs, H, Ilmu Falak, STAIN PONOROGO, 1999 


0136. Gerhana Bulan Total 


Gerhana Bulan (Khusuf @omar/Lunar Eclipses) adalah fenomena alam yang disebabkan bumi 
beredar mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun. Nabi sudah jauh hari mengindikasikan hal 
tersebut berdasarkan hadist Shoheh yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim bahwa Matahari dan 
Bulan adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya dan tidak berkaitan dengan kematian 
seseorang dan tidak berkaitan dengan kehidupan seseorang, maka bersegeralah kalian untuk 
melakukan sholat (HR.Bukhori Muslim). 


Secara astronomis kita sudah mengetahui bahwa bumi beredar mengelilingi matahari dalam waktu 
satu tahun. Bersamaan dengan itu bulan mengelilingi bumi selama 29 hari. Hal ini mengakibatkan 
kedudukan bumi dan bulan relative terhadap matahari berubah setiap saat. Bulan beredar 
mengelilingi bumi pada orbit berbentuk hampir lingkaran. Bidang orbit itu membentuk sudut 
sebesar 5.2 derajat dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari (ekliptika). Jarak terjauh bulan 
dari pusat bumi adalah 406.700 km dan terdekat 356.400 km. Gerhana Bulan terjadi apabila bulan 
memasuki kerucut bayangan bumi, yakni bila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis. 


FENOMENA GERHANA BULAN TOTAL TGL 16 JUNI 2011 


Tahun 2011M ini kita akan mengalami dua kali gerhana bulan yang kebetulan kedua fenomena 
termasuk dalam total lunar eclipse, yaitu pada tanggal 16 Juni 2011 dan 10 Desember 2011, 


www.islamuna.info 


PUASA | 2413 


khusus yang terdekat pada tgl 16 Juli 2011 berdasarkan metode Jean Meuss gerhana akan 
diawali pada 01j 22.3m WIB dan akan berakhir pada 05j2.6m WIB, sedangkan mulai total pada 
02j21.9m WIB dan berakhir total 04j3.1m WIB, jadi kita akan mampu melihat fenomena total 
kurang lebih selama satu jam lebih duapuluh menit, serta gerhana akan dimulai dari arah timur. 


Penampakan gerhana bulan dapat disaksikan dalam radius daerah yang sangat luas , seluruh 
bagian malam atau separuh bumi akan dapat melihat fenomena gerhana bulan, akhirnya kami 
menyampaikan selamat menikmati dan mari kita laksanakan sholat gerhana bulan kelak. | BAPA'E 
OCHA via Kg As'ad |. 


DAFTAR PUSTAKA 


1. Espanak, Fred, Fifty Year Canon Of Lunar Eclipses 1986 — 2035, NASA Reference 
Publication 1216, 1980 

2. Sabig, Sayyid, Asy Sekh, Figh Al Sunnah, jilid I, Dar elfikr, Mesir, 1403/1983 

3. Seidelmann, Kenneth, P, Explanatory Supplement to The Astronomical 
Almanac, Universitas Science, California, 1992. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


| 2416 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


9 HAJI 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang haji dan 'umroh. 


0200. BADAL HAJI 
Oleh Mbah Jenggot II 


Masalah menghajikan orang lain Pendapat ulama yang mengatakan boleh menghajikan orang 
lain, dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum melakukan ibadah 
haji, atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinkannya melakukan ibadah haji namun ia 
kuat secara finansial. Ulama Haanfi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak 
memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia 
wajib membayar orang lain untuk menghajikannya, apalagi bila sakitnya kemungkinan susah 
disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Mazhab Maliki mengatakan 
menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Untuk yang telah meninggal sah 
menghajikannya asalkan ia telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga 
dari harta yang ditinggalkan. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua 
kondisi, Pertama : untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau 
sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau 
mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain, cukup dengan biaya haji meskipun tidak 
termasuk biaya orang yang ditinggalkan. Kedua orang yang telah meninggal dan belum 
melaksanakan ibadah haji, Ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta yang ditinggalkan, 
kalau ada. Ulama syafi'i dan Hanbali melihat bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada 
dua macam, yaitu kemampuan langsung, seperti yang sehat dan mempunyai harta. Namun ada 
juga kemampuan yang sifatnya tidak langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, 
namun secara finansial mampu. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji. 


Dalil-dalil : 


1. Hadist riwayat Ibnu Abbas "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada 
Rasulullah "Wahai Rasulullah ayahku telah wajib Haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu 
lagi duduk di atas kendaraan apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?" Jawab 
Rasulullah "Ya, berhajilah untuknya" (H.R. Bukhari Muslim dill.). 


2. Hadist riwayat Ibnu Abbas " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Rasulullah 
s.a.w. bertanya "Rasulullah!, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga 
beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa 
menghajikannya?. Rasulullah menjawab "Hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu 
juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk 
dipenuhi" (H.R. Bukhari & Nasa'i). 


3. "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w. berkata "Ayahku meninggal, padahal 
dipundaknya ada tanggungan haji Islam, apakah aku harus melakukannya untuknya? Rasulullah 
menjawab "Apakah kalau ayahmu meninggal dan punya tanggungan hutang kamu juga wajib 
membayarnya ? "Iya" jawabnya. Rasulullah berkata :"Berahjilah untuknya". (H.R. Dar @uthni) 


4. Riwayat Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah s.a.w. mendengar seorang lelaki 
berkata "Labbaik 'an Syubramah" (Labbaik/aku memenuhi pangilanmu ya Allah, untuk 


www.islamuna.info 


HAJI 


Syubramah), lalu Rasulullah bertanya "Siapa Syubramah?". "Dia saudaraku, Rasulullah", jawab 
lelaki itu. "Apakah kamu sudah pernah haji?" Rasulullah bertanya. "Belum" jawabnya. "Berhajilah 
untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubramah", lanjut Rasulullah. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah 
dan Dar Guthni dengan tambahan "Haji untukmu dan setelah itu berhajilah untuk Syubramah". 
Hukum menyewa orang untuk melaksanakan haji (badal haji): Mayoritas ulama Hanafi 
mengatakan tidak boleh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, seperti juga tidak boleh 
mengambil upah dalam mengajarkan al-Guran. Dalam sebuah hadist riwayat Ubay bin Ka'ab 
pernah mengajari al-Guran lalu ia diberi hadiah busur, Rasulullah bersabda "Kalau kamu mau 
busur dari api menggantung di lehermu, ya ambil saja". (H.R. Ibnu Majah). Rasulullah juga 
berpesan kepada Utsman bin Abi-l-Aash agar jangan mengangkat muadzin yang meminta 
upah" (H.R. Abu Dawud). 


Sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh saja menyewa 
orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya yang boleh diwakilkan, dengan 
landasan hadist yang mengatakan "Sesungguhkan yang layak kamu ambil upah adalah Kitab 
Allah" (Dari Ibnu Abbas H.R. Bukhari). dan hadist-hadiat yang mengatakan boleh mengambil upah 
Rugya (pengobatan dengan membaca ayat al-Gur:an). Ulama yang mengatakan boleh menyewa 
orang untuk melaksanakan ibadah haji, berlaku baik untuk orang yang telah meninggal maupun 
orang yang belum meninggal. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan 
ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan al-@ur'an yang diperbolehkan dalam masalah ini 
menurutnya. Menyewa orang melaksanakan ibadah haji juga hanya boleh untuk orang yang telah 
meninggal dunia dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya. 
Kalau tidak mewasiatkan maka tidak sah. 


Syarat-syarat menghajikan orang lain : 


1. Niyat menghajikan orang lain dilakukan pada saat ihram. Dengan mengatakan, misalnya, "Aku 
berniyat melaksanakan ibadah haji atau umrah ini untuk si fulan". 


2. Orang yang dihajikan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit atau telah 
meninggal dunia. Halangan ini, bagi orang yang sakit, harus tetap ada hingga waktu haji, kalau 
misalnya ia sembuh sebelum waktu haji, maka tidak boleh digantikan. 


3. Telah wajib baginya haji, ini terutama secara finansial. 


4. Harta yang digunakan untuk biaya orang yang menghajikan adalah milik orang yang dihajikan 
tersebut, atau sebagian besar miliknya. 


5. Sebagian ulama mengatakan harus ada izin atau perintah dari pihak yang dihajikan. Ulama 
Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh menghajikan orang lain secara sukarela, misalnya seorang 
anak ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal meskipun dulu orang tuanya tidak 
pernah mewasiatkan atau belum mempunyai harta untuk haji. 


6. Orang yang menghajikan harus sah melaksanakan ibadah haji, artinya akil baligh dan sehat 
secara fisik. 


1. Orang yang menghajikan harus telah melaksanakan ibadah haji, sesuai dalil di atas. Seorang 
anak disunnahkan menghajikan orang tuanya yang telah meninggal atau tidak mampu lagi secara 
fisik. Dalam sebuah hadist Rasulullah berkata kepada Abu Razin "Berhajilah untuk ayahmu dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2418 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berumrahlah". Dalam riwayat Jabir dikatakan "Barang siapa menghajikan ayahnya atau ibunya, 
maka ia telah menggugurkan kewajiban haji keduanya dan ia mendapatkan keutamaan sepuluh 
haji". Riwayat Ibnu Abbas mengatakan "Barangsiapa melaksanakan haji untuk kedua orang 
tuanya atau membayar hutangnya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama orang- 
orang yang dibebaskan" (Semua hadist riwayat Daruguthni). Demikian, semoga membantu. 
Waalahu a'alam.. 


0240. MENGHAJIKAN ORANG MISKIN 
PERTANYAAN : 
John Seven d'Fortunate 


Manakah yang lebih utama bagi orang yang sudah pernah berhaji (bila di beri rizki untuk berhaji) 
antara berhaji lagi atau menghajikan tetangganya yang miskin? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Kewajiban haji dan umrah sepanjang umur seseorang itu hanya sekali, bila sudah sekali 
melaksanakan keduanya hukumnya bisa fardhu kifayah bisa sunah (lihat keterangan ibarah). 
Sementara itu menolong orang lain bisa fardhu ain, fardhu kifaayah bisa juga sunah. Bila haji yang 
bukan wajib dan membantu orang lain diatas sama-sama fardhu kifayah atau sama-sama sunah 
mengenai mana yang lebih utama ada dua pendapat : 


1. Lebih utama naik haji 
2. Lebih utama membantu orang lain 
DASAR PENGAMBILAN HUKUM 
Olah 3 Ulang ENI oya Ulung 2... GI II de Ha pEdI LAU el Y Atm JS USUS Loyang Lal OLL) 


Keduanya juga wajib dilakukan kifaayah dilakukan setiap tahun bagi orang-orang merdeka, baligh 
agar dapat menghidupkan ka'bah yang mulia.... Dan keduanya sunah bagi hamba sahaya, anak- 
anak dan orang gila. | Faanah at-Thoolibiin 11/280 |. 


DAA Hak JlrdYI OL ASLI 3 uya Jadi elalk IlkasYI tas Al an) AAA Ji Igor f yag) Cell Hasi yag 
Jap La gay Ali oa Jas Ueliiy AH PA ga Jas! Baal PP Ul de elu MS SL de Geby Jill oa Jas yag HUI 
Had la ega Jail & plat am Ol ya Wo) (So LamdI MS Lin pp Lah Sela ya HIS Ale 


Dan diantara amal-amal ketaatan yang paling besar dan ini sesuai dengan pernyataan Imam 
Syafi'l ra. adalah Belajar ilmu agama itu lebih utama dibandingkan shalat sunah karena belajar 
ilmu itu fardu kifaayah dan lebih utama ketimbang perkara sunah, Kewajiban bersedekah itu lebih 
utama ketimbang kewajiban haji dan sedekah sunah itu lebih utama ketimbang haji sunah. 
Menurut al Ibaadi bahwa orang yang berhaji dengan haji sunah itu lebih utama ketimbang sedekah 
sunah. | lidhooh fi Muhyi as-Sunnah li Ibni Hajar alHaitamy Hal. 5 . 


www.islamuna.info 


HAJI | 2419) 


Hola Iker AL AI sed J3 Only JW (je Jasa Soal uas asf Crane SPI ye Jill DLo ob 3 pay 
ILY 2 DOL G yA) Al Laga UN) EMS engg Ly Al Jaman 3 Jealy Sy Hary ebay ala LSI Ho uya LS 
Asad Jdkasi PERAN) 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari algaadi alHusain bahwa 
haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy 
berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan- 


akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, Itikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. | Mugni 
alMuhtaaj 1/460 J. 


baso UV Only JW de la cal Dloladi la oya Lab yag ea Lain Jail AH Ol JB sp ai (Pl UH dy) 
dee pl LSI HH oya US Iloldi Ilaa pa IL UV) Ata OLYU Ugal Uas Jai LS ILY G 53 adl 

Ia ap 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari algaadi alHusain bahwa 
haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy 
berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan- 
akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, I'tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. Menurut 


al-'allaamah Abdurrauf al-munaawy, yang jelas bahwa pendapat alGaadi alHusain tersebut selain 
yang terkait dengan masalah ilmu. | Faanah at-Thoolibiin 11/277 |. 


Jawaban saya diatas dengan melihat dan menimbang kadar antara ibadah haji dan amal 
sosialnya, bila hajinya sunnah, kemudian amal sosialnya wajib maka dipilih amal sosialnya, bila 
amal sosialnya sunah tapi hajinya fardhu kifaayah tentu dipilih ibadah hajinya dan seterusnya 
sesuai urutan keutamaannya dalam ibarah-ibarah diatas.... Wallaahu A'lamu Bis showaab....... 


0439. BOLEH BERANGKAT HAJI TANPA SUAMI 
PERTANYAAN : 
Isyak Kurfika 


Assalamualaikum wr. wb. bolehkah seorang wanita pergi melaksanakan haji tidak dengan 
suaminya, sementara suaminya tidak berangkat tapi memberi izin kepada istrinya? syukron kaziro. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum salam. Tidak boleh menjadikan lelaki lain menjadi mahram haji bagi seorang 
perempuan. Ikatan mahram hanya bisa disebabkan oleh hubungan nasab, radia atau 
mushaharah. 


22 Apabila seseorang perempuan tidak mempunyai mahram, maka wajib haji bersama dengan 
suaminya atau sekelompok wanita yang adil dengan syarat aman dari fitnah. 


2» Jika perempuan tersebut tidak mendapatkannya, maka untuk haji fardlu, dia boleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2420 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bersamaan dengan seorang perempuan lain yang adil atau seorang lelaki yang tidak punya 
alat kelamin dan tidak punya shahwat atau sendirian jika dia yakin aman dari fitnah. ( HAJI 
WAJIB - SENDIRIAN BOLEH JIKA AMAN DARI FITNAH ) 


Dasar Pengambilan Hukum 


Panat al Thalibin II hal 282 : 
Uut jp Bjalan jl play jl maa SIA na eU AH) 
Panat al Thalibin II hal 283 : 


Ge! eat AN SI Odong ya El S3 Uda Id ON ATA G Alta ba, JB Jo HH oprasi 

Spy AP Ega oya Lele Oles Aid aU Uta jy Bjalan yi play jl omar El PP RO diy pai U Land) 
#lail B gi Ah ad SAI To amadi apr Vy Uta AA gm ob If RAI Unas pain Lah GE, pa U UM8 Io lan 
HW ay ji dp 


Bujairimi ala al Khatib II hal 371 : 


oo. 30.0 3 - 3 o- Pj ae... 0. te 0 2g0 2. - 09 0 2000. 04. - 9 0. 0-4 23 
YP nge IA VJ gowoua yA) Lenmdi de cpat Lgu SAI Busi jl Urae3 Lapas BA CI) Pu TIP) 
0. o 2210 0 23an Ae - Nge 0 - 0. .. 9 0, A0 - 90 £3 0. 2... 
al Of Uaakony Lain Selonly ayal Leo Jadi 3 AS lepas af Lapan Lang 
Panat al Thalibin II hal 284 : 


pi ya Byun BUAS oya Sitamkl Aa ajar La dasi Wijlang GaA GLS Uni Je op) ai 15) lay eE Ot Las Uy 
ena DAN PP bm BUANA OA Romo sa Cc Of 3 gam GE Ul Si 


0502. BOLEHKAH MEMBAYAR DAM HAJI DI INDONESIA 


PERTANYAAN : 
A Badai AbdAz 


Ada inbox masuk : bolehkah membayar DAM haji di Indonesia..? (pelaksanaan dam-nya 
diindonesia, sementara orang yang melaksanakan haji-nya masih di makkah/madinah) 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Gak boleh. DAM harus diberikan pada fakir miskin Makkah. 
Masaji Antoro 


DAM (Denda pelanggaran dalam ibadah haji) yang bersifat harta benda (menyembelih kambing 
atau shadagah pada 6 fakir miskin 3 Sho'/7,50 kg) hanya boleh diberikan pada fakir miskinnya 
tanah haram dan tidak boleh di pindah kedaerah lain (indonesia misalnya). Keterangan dari : 


ca Nyak OP pa LS go Sinai CS Lana Rita ya dely JST cost IE Spa VI Jalla ea IT dm al jt 
Ida IDUL UII Oem Tag ma Ai Upah Ga SI BSI BSE Al 3S Yg BAL — JW Karl Aa 


Bagi setiap mereka boleh diberikan satu mud, lebih banyak atau lebih sedikit kecuali DAM akibat 


www.islamuna.info 


HAJI ( 2421) 


mencukur rambut maka bagi setiap seorang dari enam miskin tersebut wajib diberikan separoh 
sho (1,25 Kg) seperti pada keterangan yang telah lewat. 


Bila mereka (fakir miskin) tidak diketemukan di tanah haram maka kewajiban yang bersifat harta 
benda tersebut wajib diundur hingga mereka diketemukan dan tidak diperkenankan memindahkan 
DAM kedarah lain berbeda dengan masalah zakat karena dalam zakat tidak diketemukan dalil 
nash yang jelas dalam ketertentuan daerah dikeluarkannya harta benda berbeda dengan masalah 
DAM ini. | Al-Minhaj al-Gawiim 1/625 | 
3) 
Hy YO SI Ji G3 pr aya PI many dl Ul js Ad bt pl Gap 3 Si 3 oma cell JB 
IA BESI BIL Ali PL Yg BAL GT pa US Lana dad AL ld Ula CS Un de Abah li yA AH 1S Lah 
| CABANG J Berkata al@aadhi al-Husaain dalam Kitab Fataawanya “Bila ditanah haram tidak 
diketemukan orang miskin tidak diperkenankan memindahkan DAM (denda pelanggaran dalam 
haji) ke tempat lain baik menurut pendapat ulama yang memperbolehkan memindahkan zakat 
atau tidak, karena DAM hanya wajib diberikan pada fakir miskinnya tanah haram seperti halnya 
saat seseorang bernadzar bersedekah pada faki miskinnya suatu daerah (yang telah ia tentukan) 


kemudian ia tidak menemukan fakir miskin didaerah tersebut maka ia wajib bersabar dan 
menunggu hingga menjumpai mereka. 


Dan tidak boleh dipindahkan dipindah kedaerah lain berbeda dengan masalah zakat yang ada 
pendapat ulama yang membolehkan memindahnya karena dalam zakat tidak diketemukan dalil 
nash yang jelas dalam ketertentuan daerah dikeluarkannya harta benda berbeda dengan masalah 
DAM ini. | Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhaddzab VII/500 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0597. TEORI DASAR TENTANG HAJI DAN UMROH 


A. Pengertian 
1. Haji 


Haji menurut bahasa artinya menyengaja. Menurut syara' ialah berkunjung ke Baitulloh untuk 
melaksanakn nusuk (ibadah) haji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 


Dalam pengertian umum, istilah ibadah haji tercakup di dalamnya haji dan umroh. 
2. Umroh 


Umroh menurut bahasa artinya berkunjung. Menurt istilah adalah berkunjung ke Baitulloh 
untuk melaksanakan nusuk (ibadah). 


Aturan, syarat, rukun, sunnat dan larangan-larangan umroh persis sama dengan haji, kecuali 
pada rukun dan wajib umroh ada beberapa sedikit perbedaan. Yang karenanya, umroh disebut 
juga al hajju al ashghor atau haji kecil. 


B. Hukum 
Melaksanakan ibadah haji dan juga Umroh hukumnya : 
1. fardlu (wajib) “aen, bagi yang sudah memenuhi syarat : 
a. islam d. merdeka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2422 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


b. baligh e. mampu (istitho'ah) 
Cc. berakal 
Difardlukannya ibadah haji dan umroh hanya sekali dalam seumur hidup 
2. sunat, bagi : 
a. muslim yang belum baligh 
b. hamba sahaya 
c. muslim yang telah melaksanakan haji/umroh islam 
Hajilumroh islam ialah hajilumroh untuk memenuhi kewajiban seorang muslim atau untuk 
memenuhi rukun islam. 
C. Dasar Hukum 
1. Al Guran surat Ali Imron ayat 97 : 
Mamus dal) & Unta oya Cl F- Oei de Ap 
“semata-mata karena Alloh, menjadi kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke 
Baitulloh bagi yang mampu dalam perjalanannya” 
2. Hadits riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim. 
Gta) Olla) pay Cl ag BS elly BNI PL) AO Jgary Ia Of yA YP Al Y Of Bol3 3 ab Ie AYI 
“ds) 
“Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu (1) persaksian bahwa tiada tuhan selain Alloh dan 
Muhammad SAW. adalah utusan Alloh, (2) mendirikan sholat, (3) mengeluarkan zakat, (4) 
berkunjung ke Baitulloh, (5) berpuasa di bulan Romadlon (H.R. Bukhori dan Muslim) 
Rukun dan Wajib dalam Haji dan Umroh 
A. Pengertian rukun dan wajib 


Dalam selain ibadah haji, pengertian rukun dan wajib sama, ialah sesuatu yang harus ada atau 
harus dilaksanakan ketika melakukan suatu pekerjaan (ibadah). Seperti membaca Al Fatihah 
dalam sholat. Tanpa membaca fatihah, solat seseorang dihukumi tidak sah karena fatihah 
termasuk rukun atau bacaan yang wajib dibaca ketika sholat. 


Dalam ibadah haji rukun dan wajib dibedakan. Haji seseorang tidak sah bila meninggalkan salah 
satu rukun haji. Tetapi bila yang ditingalkannya bagian dari wajib haji, maka hajinya tetap sah tapi 
diharuskan membayar dam (denda). 


B. Rukun dan wajib dalam haji dan umroh 


Rukun Haji 
1. Ihrom 
2. Wuguf di arofah 
3. Thowaf 
4. Sa'i 
5. Bercukur 
6. Tartib 


Wajib Haji 


www.islamuna.info 


HAJI 


1. Ihrom dari migot 

2. Mabit di muzdalifah 

3. Mabit di mina 

4. Melontar jumroh 

5. Menghindari muharromat 


Rukun Umroh 
1. Ihrom 
2. Thowaf 
3. Sai 
4. Bercukur 
5. Tertib 


Wajib umroh 
1. Ihrom dari migot 
2. Menghindari muharromat 
C. Muharromat (larang-larangan ihrom) 


Yang dimaksud dengan muharromat dalam ibadah hajilumroh ialah larangan dari mengerjakan 
pelanggaran atau dari meninggalkan kewajiban. Akibat dari melanggar larangan ini diwajibkan 
dam. 


D. Dam 


Dam artinya darah. dalam ibadah hajilumroh dam berarti sangsi atau dendaan karena adanya 
pelangggaran. Bentuk dam bermacam macam tergantung jenis pelanggarannya. Menurut sifatnya 
dam terbagi dua:1. Dam tartib (berurutan), ialah sifat dam yang memiliki beberapa poin dan 
pemenuhannya hanya satu dan HARUS berurutan dari yang pertama.2. Dam takhyir (pilihan), 
ialah sifat dam yang memiliki beberapa poin dan pemenuhannya BOLEH memilih salah satunya. 


Jenis Pekerjaan / Pelanggaran 

(A) 

1. mengerjakan haji tamattu' 

2. mengerjakan haji giron 

3. tidak thowaf wada' (menurut goul yang menghukumi wajib) 
4. tidak mabit di muzdalifah 

5. tidak mabit di mina 

6. ihromnya tidak dari migot 

7. tidak melontar jumroh 

Termasuk jenis dam Tartib (berurutan) 
Cara Membayar Dam 

» Menyembelih seekor domba / kambing 


» Puasa selama 10 hari, 3 hari dilakukan ketika berihrom dan 7 hari setelah pulang ke kampung 
halaman 


(B) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2424 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» jima' mufsid (ialah jima' yang dilakukan sebelum tahallul awwal) 
jenis dam Tartib 

cara membayar dam 

» Menyembelih seekor unta 

» Seekor sapi 

» 7 ekor domba 

» Puasa lamanya seharga anak unta dibagi satu mud kali 1 hari 
(C) 

Nikah atau menikahkan 

Tidak ada dam, hanya status pernikahannya tidak sah 

(D) 

1. memotong rambut 

2. memotong kuku 

3. melanggar cara berpakaian" 

4. memakai wewangian 

5. memakai minyak rambut 

6. bercumbu 

1. jima' antara dua tahallul 

8. jima' setelah jima' mufsid 

“ khusus bagi laki-laki, yaitu tidak boleh mengenakan pakaian yang dijahit atau melingkar. 
termasuk jenis dam Takhyir (memilih) 

cara membayar dam: 

Boleh memilih : 

« menyembelih seekor domba 


« shodagoh makanan sebanyak 3 kali ukuran zakat fithrah (10 liter) dibagikan kepada 6 orang 
fagir miskin 


(E) 

membunuh binatang darat yang halal dimakan dan liar 

termasuk jenis dam Takhyir 

cara membayar dam 

Boleh memilih : 

» Menyembelih binatang yang sebangsa dengan yang dibunuh 

“« Shodagoh seharga hewan tersebut 

» Puasa yang lamanya seharga hewan yang dibunuh dibagi satu mud kali satu hari 


(F) 


www.islamuna.info 


HAJI ( 2425) 


mencabut / merusak pepohonan 
cara membayar dam: 
shodagoh makanan seharga pepohonan yang dirusak 
E. Migot 
Migot artinya batas. Migot ada dua macam 
1. Migot zamani artinya batas waktu 
2. Migot makani artinya batas tempat 


MI@OT ZAMANI untuk umroh tidak ada, artinya semua hari dan tanggal dalam setahun (hijriyyah) 
boleh dipakai untuk ibadah umroh 


MI@OT ZAMANI untuk haji adalah sejak masuk bulan haji (syawwal, dzul go'dan dan dzul hijjah) 
dari tanggal 1 syawwal sampai dengan tanggal 9 dzulhijjah. Jadi tidak sah hajinya bila berihrom 
sebelum atau sesudah waktu tersebut. 


Rentang waktu antara tanggal 1 syawwal dan 9 dzul hijjah adalah waktu untuk memulai atau 
berniat ihrom haji, bukan untuk melaksanakan pekerjaan haji. Karena seluruh pekerjaan haji 
memiliki waktu sendiri-sendiri dan harus dilaksanakan pada waktunya, dan pekerjaan haji dimulai 
pada tanggal 9 dzul hijjah yaitu wuguf di arofah. 


Ketika seorang jamaah memulai ihrom haji pada tanggal 1 syawwal misalnya, maka setelah itu 
status yang bersangkutan disebut muhrim (orang yang ihrom). Sebagaimana ihrom yang berarti 
mengharamkan, maka seorang muhrim (haji) pun sedang mengharamkan (diri) dari melaksanakan 
larangan-larangan haji. 


Jadi, ketika memulai ihrom dari tanggal 1 syawwal, maka sejak tanggal itu seluruh larangan haji 
terkena kepadanya sampai yang bersangkutan melakukan tahallul (kurang lebih 70 hari). 


MI@OT MAKANI, bagi penduduk/mugim di makkah adalah pintu rumahnya, dan bagi yang diluar 
Makkah yaitu : 


“ bagi yang datang dari arah Madinah migotnya Dzul Hulaifah 

“ bagi yang datang dari arah Sirya, Mesir dan afrika migotnya Juhfah 

“ bagi yang datang dari arah Yaman migotnya Yulamlam dan @ornul Manazil 

» bagi yang datang dari arah timur kota Makkah migotnya Dzatu 'Irog 
RINCIAN DAN PENJELASAN PEKERJAAN HAJI DAN UMROHA. lhrom 


Ihrom adalah suatu keadaan (berhubungan dengan tempat dan waktu) antara niat memasuki 
ibadah haji atau “umroh sampai tahallul. Ihrom bukanlah pengertian dari pekerjaan yang mandiri 
seperti halnya thowaf atau sa'i. Lafadz niat ihrom haji adalah : 


Na IKOM| 
“Ya Alloh, saya datang untuk memenuhi panngilan untuk melaksanakan haji" 
4 AH 
“Niat saya mengerjakan haji dan berihrom untuknya” 


Hal-hal yang sunat dilakukan oleh orang berihrom : 
1. Membersihkan diri sebelum berihrom dari kotoran, memotong kuku dan bercukur 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2426 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Mandi sebelum berihrom 

3. Memakai wewangian sebelum berihrom 

4. Memakai pakaian serba putih dan suci 

5. Sholat sunat ihrom sebanyak dua rokaat sebelum berihrom 

6. Menghadap giblat ketika niat berihrom 

1. Memperbanyak bacaan talbiyah selama berihrom kecuali ketika melontar jumroh, thowaf 
dan sa'i. Pada ketiga pekerjaan tersebut ada bacaan-bacaan tersendiri 


Kalimat talbiyah : 
DI Dp 3 DI SU Randy mad Of Ed VM Lah Y Id ad el Ll 
B. Wuguf di “Arofah 


Wuguf artinya diam. Masa wuguf di 'arofah yaitu antara tanggal 9 dzulhijjah (ba'da dzuhur) sampai 
dengan terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah. Wuguf di “arofah sebenarnya cukup dengan hadir sejenak 
diantara masa wuguf tersebut. Yang paling utamanya bisa mencakup tanggal 9 dan 10. 


Hal-hal yang disunatkan ketika wuguf 
1. Meninggalkan pembicaraan yang kurang berguna 


2. Berbuat hanya yang bersifat tagorrub kepada Alloh, seperti dzikir, membaca guran, tahlil, 
berdo'a dan membaca talbiyah. 


3. Bersikap tadlorru' (merendahkan diri) dan ilhah (merengek) ketika berdo'a 
C. Mabit di Muzdalifah 


Mabit artinya menginap. Masa mabit di muzdalifah cukup dengan hadir sejenak diantara tengah 
malam sampai terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah, dan setelah selesai wuguf di 'arofah. 


Disunatkan berdiam di Masy'aril Harom, yaitu suatu bangunan atau tugu perbatasan antara 
Muzdalifah dan Mina, sampai pagi sambil memperbanyak istighfar. Dan memungut batu untuk 
melontar jumroh “agobah tanggal 10 di Mina. 


D. Mabit dan Melontar Jumroh di Mina 

Pekerjaan yang dilakukan ketika berada di Mina intinya ada dua, yaitu : 
1. mabit, tanggal 11 - 12 - 13 dzulhijjah 
2. melontar jumroh : 


» jumroh '“agobah pada tanggal 10 dzulhijah, awal waktunya setelah lewat tengah 
malam tanggal 10 (malam idul adalaha), utamanya dilakukan antara terbit matahari 
sampai tergelincir. 


e jumroh uula (kubro), jumroh wustho, dan jumroh “agobah pada tanggal 11 - 12 - 13 
dzulhijjah dan dilakukan secara berurutan, awal waktunya setelah tergelincir matahari 
(setiap hari melakukan lemparan jumroh). 


Setiap satu kali melontar Jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu (kerikil), dan tidak 
boleh disatukan sekaligus. 


Batu-batu yang sudah dipakai melempar, tidak digunakan untuk lemparan berikutnya. 
Pekerjaan lain yang dilakukan ketika di Mina yaitu : 
« memotong hewan gurban dan hewan untuk dam 


www.islamuna.info 


HAJI 


» bercukur sebagai tanda tahallul (tahallul awwal) 
E. Thowaf 
Thowaf artinya berkeliling. Maksudnya adalah mengelilingi ka'bah dengan syarat-syarat tertentu. 


Macam-macam thowaf : 
1. Thowaf Ifadloh (T. rukun haji) 
2. Thowaf Rukun “Umroh 
3. Towaf Wada' (menurut pendapat yang menyatakan sunat) 
4. Thowaf Sunat 
5. Thowaf @udum (thowaf selamat datang) 
6. Thowaf Nadzar (thowaf yang dijanjikan) 


Setiap memasuki Masjidil Harom disunatkan melakukan thowaf sebagai pengganti sholat 
tahiyyatul masjid. 


Syarat-syarat thowaf : 
1. Bersih dari hadats kecil dan hadats besar dan dari najis 
2. Menutupi aurat 
3. Thowaf dimulai dari hajar aswad (batu hitam di salah satu sudut ka'bah) 
4. Pundak harus lurus sejajar dengan hajar aswad pada awal dan akhir thowaf 
5. Ka'bah selamanya berada di sebelah kiri. jadi berkelilingnya ke arah kiri 


6. Thowaf dilakukan di luar ka'bah dan syadzarwan (bagian dasar ka'bah) serta di luar hijir 
Ismail 


1. Thowaf sebanyak 7 keliling. Artinya setiap satu kali thowaf adalah 7 keliling 


8. Langkah dalam thowaf hendaklah murni berupa langkah, tidak ada langkah dengan tujuan 
lain (seperti mengejar orang lain) 


9. Thowaf harus di dalam masjid 
Hal-hal yang disunatkan ketika thowaf : 
1. Istilam (melambaikan tangan ke arah ka'bah) dan mencium hajar aswad 


2. Istilam ke Rukun Yamani (salah satu sudut ka'bah yang menghadap ke arah negara 
Yaman) 


3. Thowafnya dengan berjalan kaki 

4. Telanjang kaki, kecuali kalau terpaksa 

5. Berjalan agak cepat pada 3 putaran pertama 
6. Thowafnya terus menerus 


1. Sholat sunat thowaf dua rokaat atau lebih setelah thowaf. Utamanya dilakukan di 
belakang magom Ibrohim 


F. Sa'i 
Sa'i artinya berjalan. Maksudnya adalah berjalan antara Shofa dan Marwah. 
Syarat-syarat sa' : 

1. Dimulai dari shofa dan berakhir di marwah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2428 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Sa'i dilakukan 7 jalan dengan hitungan yang jelas 
3. Sa'i harus dilakukan setelah thowaf 
4. Sahnya sa'i tergantung kepada sahnya thowaf 


Sa'i “umroh dilakukan setelah thowaf “umroh, dan sa'i haji bisa setelah thowaf ifadloh atau thowaf 
gudum 


Orang yang sa'inya menggunakan kursi roda dan sejenisnya, maka rodanya harus menyentuh 
anak tangga terbawah bukit shofa, sedangkan di marwah cukup memasuki bangunannya saja. 


Sa'i selalu didahului dengan thowaf, namun tidak berarti setelah thowaf harus sa'i. 
Sunat-sunat sa' : 
1. bersih dari hadats dan najis 
2. Menutup aurat 
3. Naik ke bukit shofa dan marwah sehingga ka'bah bisa terlihat dari atasnya 
4. Berlari-lari kecil (jigjrig) diantara dua pal hijau bagi laki-laki yang mampu 
5. Berturut-turut pada stiap jalanan sa'i, antara ketujuh jalanan sa'i, dan antara thowaf dan 
sa'i 
G. Bercukur 


Bercukur, yaitu menghilangkan 3 lembar rambut kepala. Caranya bisa dengan memotong, 
menggunting, mencabut, memakai obat dsb. Ketika bercukur disunatkan : 


1. menghadap giblat 

2. berdo'a dan membaca dzikir sebelumnya 

3. membaca takbir sebelum dan sesudahnya 
H. Tartib 


Tartib artinya tersusun. Maksudnya, tersusunnya pelaksanaan rukun-rukun haji dan “umroh sesuai 
dengan urutan dan aturannya. 


» Tartib dalam "umroh ialah menyusun semua rukun “umroh. 

“ Tartib dalam haji ialah : 
1. mendahulukan ihrom dan wuguf dari seluruh pekerjaan haji 
2. mendahulukan thowaf dari sa'i. 


Dalam pelaksanaannya, masing-masing antara rukun dan wajib haji tidak diatur harus 
diselesaikan/didahulukan salah satunya baru kemudian yang satunya lagi. Tetapi diantara 
keduanya dijadikan satuan pekerjaan yang utuh. 


I. Tahallul 


Tahallul artinya menjadi halal, maksudnya terbebas dari semua yang diharamkan. Dari semua 
rangkaian kewajiban haji, ada tiga pekerjaan yang disebut pekerjaan utama. Yaitu melontar 
jumroh agobah tanggal 10, bercukur, dan thowaf ifadloh. Dari mengerjakan ke tiga hal tersebut 
akan didapat dua macam/tahapan tahallul : 


1. Tahallul awal (pertama), ialah apabila sudah mengerjakan dua dari yang tiga di atas. Dan 
setelah tahallul ini, semua larangan ihrom menjadi halal kecuali jima' (bersetubuh), 


www.islamuna.info 


HAJI | 2420) 


mugoddimahnya dan nikah. 


2. Tahallul tsani (kedua), ialah bila sudah menyelesaikan ketiga-tiganya. Dan tahallul ini 
menghalalkan jima' 


Urutan mengerjakan ketiga hal di atas bisa bervariasi, diantaranya : 


a) Jumroh “agobah dahulu, kemudian bercukur. Setelah itu menuju makkah untuk thowaf 
ifadloh. Dan dalam pada itu (thowaf) si pelaku sudah dalam keadaan tahallul awal. 


b) Jumroh “agobah dahulu, kemudian berangkat ke makkah untuk thowaf ifadloh serta sa'inya 
(bila setelah thowaf gudum tidak sa'i). Baru setelah itu bercukur (masih di makkah). Berarti 
tahallul awalnya dilakukan di makkah setelah thowaf (atau sa'i) 


J. Nafar 


Nafar artinya bubar atau keluar. Maksudnya adalah keluar dari ibadah haji setelah melaksanakan 
semua kewajibannya. 


Pelaksanaan nafar bisa dengan dua cara: 


1. Nafar awwal, keluar pada tahap pertama. Ini dilakukan oleh jamaah pada tanggal 12 dzul 
hijjah dengan meninggalkan pekerjaan tanggal 13. 


2. Nafar tsani, keluar pada tahap ke dua. Ini dilakukan oleh jamaah pada tanggal 13 Dzul hijjah 
dengan melaksanakan pekerjaan (kewajiban) pada tanggal 13. 


Jamaah yang melakukan nafar awal brarti meninggalkan pekerjaan untuk tanggal 13, namun 
demikian, walau pekerjaan pada tanggal 13 termasuk wajib tetapi jamaah yang melakukan nafar 
awal tidak terkena konsekwensi dam dan hajinya sah. 


URUTAN PEKERJAAN HAJI 
Rukun Haji 
1. Ihrom 
2. Wuguf di arofah 
3. Thowaf 
4. Sa'i 
5. Bercukur 
6. Tartib 
Wajib Haji 
a. Ihrom dari migot 
b. Mabit di muzdalifah 
c. Mabit di mina 
0.1 Melontar jumroh jumroh agobah pada tanggal 10 
0.2 Melontarjumroh ula, wustho dan “agobah 
e. Menghindari muharromat 
Urutan/skema pekerjaan haji 
Ika -—- 2--b---d1---H-n-3-nng-—0 t D2 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


urutan/skema pekerjaan umroh 
It a--2--- 3-4 
CARA PELAKSANAAN HAJI DAN UMROH 
Cara melaksanakan haji dan umroh bisa dengan tiga cara, yaitu : 
1. Tamattu' yaitu melaksanakan umroh dahulu kemudian haji 
2. Ifrod yaitu melaksakan haji dahulu kemudian umroh 
3. Giron yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan 
Demikian catatan kecil ini. Semoga bermanfaat. Wallohu almu'in wa bihii nasta'iin. 
| Sumber utama : Hasyiyah Albajuri dan Hasyiyah I'anatuth Tholibin | 


0617. Melempar jumroh dengan batu mustakmal ( telah 
digunakan ) 


PERTANYAAN : 
Nada Rianti Banjari 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam, hukum melontar jumroh menggunakan batu musta'mal adalah BOLEH TAPI 
MAKRUH 
Lem cya set Alap garis Jie yag Ab UI SSS hama yag pH BI ye gai Jo oya le enam Jala S4) 
V3 Ba 2y3 3 ada Ioi Of go Ul Gang B3 IG dala Ui LS nya IS on NIS dilema GP yA) 
Oi pr SUS sya 2 Lag OB Code La Ad SUS 
Ad bas Oa iba Bo pal ia BHS bila Ci ya BIUS ye dll Ga YUS on ad Laga DO GS SNI 
DI yo 
Kemakruhan pengambilan batu saat melempar jumrah : 
1. Mengambil batunya dari tanah halal karena memindahkan batunya ketanah haram 
2. Diambil dari masjid karena termasuk alas dan bagian dari masjid 
3. Diambil dari tempat pembuangan kotoran dan setiap tempat najis karena kenajisannya 
4. Dari batu yang telah terlemparkan karena dalam sebuah riwayat “Yang diterima 
terangkat, yang tertolak tertinggal” dan karena bila yang demikian dilarang tentuanya kedua 
bukit tempat pelemparan jumrah akan tertutup batu karenanya bila melempar dengan 
mengambil batu darinya sudah mencukupi 


La 


Imam Nawawi berkata dalam kitab al-Majmu' “Kenapa diperbolehkan melempar dengan batu yang 
telah terlempar dan hal demikian tidak diperbolehkan dalam masalah wudhu dengan 
menggunakan air yang telah dibuat wudhu ? 


Al-Gadhi Abu Thayyib dan lainnya berargumen “Sesungguhnya wudhu telah merusakkan air 
sebagaimana hamba sahaya yang telah dibebaskan sebagai penebus kaffaarat tidak dapat 


www.islamuna.info 


HAJI 


digunakan sebagai penebus kembali sedangkan batu pelemparan jumrah ibarat pakaian sebagai 

penutup aurat yang diperbolehkan untuk digunakan shalat berulang-ulang. | Mughni al-Muhtaaj 

/500 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 

0631. HUKUM ORANG YANG MENINGGAL SAAT 

PERJALANAN HAJI 

PERTANYAAN : 

Su'udi Zein 

Assalamualaikum.....bagaimana hukumnya orang naik haji yang meninggal sebelum 
melaksanakannya/meninggal di perjalanan......??? 


JAWABAN : 

Zacky Al-Damayyi 

Wa'alaikumussalam, izinkan al-fagir menjawab atas prtanyaan diatas. Kalau soal hukum,al- 
fagir tidak bisa menghukumi. Tapi disini al-fagir mencoba mengutip apa yang tertera dalam 
kitab "AL-MAJAALISU AS-SANIYYAH" FIL KALAAMI 'ALA AR-BA'IINA AN-NAWAWIYYAH 
dalam kitab tersebut,pada halaman 16, disana tertera sebuah hadits Rosulullooh S.A.W 
yang berkaitan dengan masalah Haji. Semoga menjadi bahan renungan ntuk bersama. 


RABI aga dl aga CU pel bl Gapeh Kolag Iyan jl elo Ai ya TU leg tele AI lo dj 


Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam.sudah gugur kewajibanya. Lihat Raudloh al Thalibin III hal 33 : 


Fita Cop Ag LL Oy COSAYI pa oi Dpr PAS end CA ah Ja Ola Med ag AG Ily 


SP Ce LAI. 


Al Mizan al Kubro 29 : 
PA da2 Jian dilot ya KI Jd Dag bb Hj ya ii, 
0698. PENGERTIAN HAJI AKBAR 


PERTANYAAN : 
Ahmad Faishal 


Assalamu'alaikum wr wb. katanya jika wukuf terjadi pada hari jum'at hajinya disebut haji akbar. 
yang saya tanyakan apa kelebihan haji akbar daripada haji biasa? Cantumkan juga referensinya.. 
terima kasih. Wassalam 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam wr wb. HAJI AKBAR WU@UF DIARAFAH HARI JUMAH BENARKAH ? 
Memang terdapat keterangan dalam hadits mursal yang menyatakan bila wuguf diarafah (tanggal 
9 dzul hijjah) bertepatan hari jumah dinamakan dengan HAJI AKBAR dengan aneka keistimewaan 
sebagai berikut : 


1. Lebih utama ketimbang 70 haji di hari selainnya 
2. Seluruh yang berkumpul di padang Arafah akan mendapat ampunan Allah langsung tanpa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perantaraan 
3. Ibadahnya kian mulia karena bertepatan dengan paling utamanya hari dalam seminggu. 
4. Diharapkan mencocoki waktu ijabah doa dihari Jumah 
5. Menyamai wukufnya baginda Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam saat menjalani 
haji wada' (perpisahan) 
Referensi : 
Imam pp SAR, — 3: 
16 — An aah BL ag sub Jas : IE, « daa Sh 2 » » Ta in Gn 4 km has : Li IN JG 
daa Kan pg by «baal Sl tel ia Jet ISI JA AE B3 Aa Anam pg BAG BL Jay 1 LBUAI JE, 
€ himruad pion ai SI (2) 


(1) 254 / 2 epuule cp. 
(2) 4971 ra ga. 
WUOUF DIARAFAH HARI JUMAH 


Kalangan Hanafiyyah menilai wuguf diarafah bertepatan dengan hari jumah memiliki keistimewaan 
70 haji, diampuni setiap individu yang berkumpul di padang Arafah dengan tanpa perantaraan, 
mereka berkata “Lebih utamanya hari adalah hari arafah bila bertepatan dengan hari jumah, ia 
lebih utama ketimbang 70 haji dihari selainnya” (Ibn “Aabidiin 11/254). 


Kalangan Syafiiyyah : Dikatakan “Jika Hari Arafah jatuh pada hari Jumat maka seluruh yang 
berkumpul di padang Arafah akan mendapat ampunan dari Allah dengan tanpa perantaraan dan 
bila diselain hari jumah dengan perantaraan artinya ampunan Allah diperantarakan yang jelek dari 
penghuni arafah diberikan pada yang baiknya penghuni arafah”. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 
45/308 |. 
Ha GS Oa mb Ta agama Jail ya Tan aa Ia Aa pan GUSI ai) JB LN Jb. 
Wb Ja Rel A3) ye SAI, Jaa : AL ap Ga 30 dada JB. (IBAN Jl goadr A AL Anam pa DSN) El ey 
Drba Ja 2 SEL oesAd ya oU SS 3 BN, JIN 3 dorgh Ik oya Lagi de Aaja WOL Kp | Lagi Uda daya 
pra Ni dit as Jadi 0 ot Kah & Ipul Jati Hadi pay RSI Beta ea US Ran II Sa 
pda ae gor CAT oya gg nadi ayu ab LI Kemmmaly ooh Obat Y) Uta OI Jl pena Da0 Upi pp Y RelLs Anas 
Ika AS AI le Ely Rabi ay CLS plg Ramon Ch dai) OB adl Alya 1 malik. Ba AT dl. 
Berkata az-Ziyaady “Lebih utamanya hari adalah hari arafah dan bila bertepatan dengan hari 
jumah, ia lebih utama ketimbang 70 haji dihari selainnya” (Dikeluarkan oleh Raziin) 


Dan Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam bersabda “Jika Hari Arafah jatuh pada hari Jumat 
maka seluruh yang berkumpul di padang Arafah akan mendapat ampunan” 


Berkata As-Syaikh “Izzuddin Bin Jamaah “ Ayahku ditanya akan wuguf dihari jumah, apakah 
memiliki keistimewaan dibandingkan wuguf dihari selainnya ? Ayah menjawab : Ia memiliki lima 
keistimewaan disbanding hari selainnya : 


1 & 2 dituturkan dalam dua hadits diatas (lebih utama ketimbang 70 haji dihari selainnya dan 
seluruh yang berkumpul di padang Arafah akan mendapat ampunan dari Allah) 


www.islamuna.info 


HAJI 


3. Amal ibadah dapat menjadi kian mulia didukung oleh kemuliaan waktu ataupun tempat 
sedang hari jumah adalah utamanya hari dalam seminggu. 

4. Dihari Jumah terdapat satu waktu yang bila hamba muslim berdoa bertepatan dengan waktu 
tersebut doanya terkabulkan dan hal ini tidak dimiliki oleh hari-hari lainnya, waktu tersebut 
adalah mulai duduknya khatib diatas mimbar hingga akhir shalat jumah. 


5. Menyamai wukufnya baginda Nabi, karena wukuf beliau saat haji wada' (perpisahan) dihari 
jumah dan tentunya Allah pilihkan untuk utusannya hari yang paling utama. | Tuhfah al-Habiib 
11195 |. 


don pit Aetadel pyg pb CB ea Oris oya Jaladi ya Kain ayu Gil) Poly ABS pa (UI Jas elang Ale AI lo JU (38) 
II 

Lag Ha RA ag ab Ca Wal aa El SEA at meadr AI jib Rain pp 2 pay OS ISI elang Ale bl lo al 523 
(33 

( FAEDAH | Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam bersabda “Lebih utamanya hari adalah hari 
arafah dan bila bertepatan dengan hari jumah, ia lebih utama ketimbang 70 haji dihari 
selainnya” (dikeluarkan oleh Raziin). Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam bersabda “Jika Hari 
Arafah jatuh pada hari Jumat maka seluruh yang berkumpul di padang Arafah akan mendapat 


ampunan dan bila selain hari jumah ampunan Allah pada satu kaum diberikan pada kaum lainnya”. 
| Faanah at-Thoolibiin 11/288 |. 


Keberadaan hadits diatas MURSALyang menurut ilmu ushul boleh dijadikan sandaran 
Ll 3, plol 2m 3 sala 233 OS F yag PN ox as Anil ex Ad ay Saji dg ya Pa CydbG Jadraal (43) 
23 La Lely 3 mm Gaal JB & yaa pel Judail Arab pg RSANIS Ain IN Bata Sbs JA OY In Aya JE 
SAY Ladeni Lah 3 Tom Unesa ya Jelas yag Anin aya GE IS pg Uma Ad Tmlb pg pe Led Ale 3 JL 
Cars ay OT Jae Jae d OS Op SIN 3 ada Ur ega G dora yr den ya Ny Alan Sud SY dl 
Olla AN cat IS deg UI jl agam 
(| PERINGATAN | Dibuat dalil hadits atas istimewanya wuguf diarafah dihari jumah melebihi hari- 
hari lainnya, karena itulah wuguf baginda yang terpilih Nabi Muhammad dalam haji 
wada' (perpisahan) juga dihari jumat, Allah memilihkan untuk rasulnya hal yang paling utama dan 


karena amal ibadah dapat menjadi kian mulia didukung oleh kemuliaan waktu ataupun tempat 
sedang hari jumah adalah utamanya hari dalam seminggu. 


Berkata Ibn Hajar “Sedang apa yang dituturkan oleh Raziib dalam kitab jamii'nya secara marfu 
“Lebih utamanya terbitnya matahari adalah hari arafah yang bertepatan dengan hari jumah, ia 
lebih utama ketimbang 70 haji dihari selainnya” adalah hadits yang tidak aku kenal keberadaannya 
karena ia tidak menyebutkan dari siapa ia mendapatkannya, siapa periwayatnya, ia tnyatakan 
dalam hadits muwattha sementara hadits-hadits muwattha' tidak terdapat. 


Bila memang hadits tersebut ada asalnya kemungkinan yang dikehendaki dengan arti 70 diatas 
pembatasan atau hal-hal yang bersifat melebih-lebihkan bila demikian memang terdapat 
keistimewaan karenanya. | Faidh al-Gadiir 111/659 |. 


OA AS gr Real GS Uanjo Gay RI JP Yg HST Leo mbl OS Anadil pg dilg BL 3 pa Ol plaall Ore el AB aa 
Tya yag JAN ma BIUS Tan pg mb BTA Cpns oya Jalil yeh Rain pa Gl) Nala Ae pa LSI easl alat 3S 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(| PERINGATAN | Telah mashur dikalangan orang awam bila hari arafah bertepatan dengan hari 
jumah hajinya dikatakan haji akbar, dalam hal ini tidak terdapatkan dalil asal kebenarannya. 
Diriwayatkan dari Roziin dari Tholhah bin Ubaidillah Bin Karz dalam bentuk hadits mursal “Lebih 
utamanya hari adalah hari arafah dan bila bertepatan dengan hari jumah, ia lebih utama 
ketimbang 70 haji dihari selainnya” (Hadits Mursal). | Tuhfah al-Ahwaadzy IV/27 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab 


0882. HUKUM BERHAJI DENGAN UANG PINJAMAN 


PERTANYAAN : 
Badru Zaman 


Eh, boleh engga yah kita melaksanakan ibadah haji memakai uang pinjaman dari bank ? 
Sepulang ibadah haji dicicil ke bank. Bagaimana kalaw meninggal disana ( mekah ) orang tersebut 
masih mempuyai kaitan hutang ? 


JAWABAN : 
Dewi Rosita 
Coba buka Hasyiyah assargowi juz 1 hal 460 : 
Oi prf abadi) SI AH dal LI sad peleman SU ya 

Orang yang tidak mampu maka tidak wajib haji akan tetapi jika ia melaksanakannya maka hajinya 
sah (mencukupinya). 
dan lihat juga Nihayah almuhtaj juz 3 hal 233 : 

Aas gala Uas AI HIS HE 4 AA dah mentor Lon jorle JS aki ab 5 jane 


Maka hukumnya mencukupi (ijza) haji orang fagir dan setiap orang yang tidak mampu selama 
dalam dirinya terkumpul sifat merdeka dan mukallaf seperti bila orang sakit memaksakan diri 
shalat jum'at. 


1131. MEMANGGIL "HAJI" BAGI YANG BELUM BERHAJI 


PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


Assalaamu'alaikum.. apa Hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan "Haji" sedangkan 
orangg yang di panggil belum berhaji? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Memanggil “pak haji” dengan tujuan ta'dhim (memuliakan) sementara yang 
bersangkutan belum melaksanakan ibadah haji hukumnya harom. 


PP A3 pn ea AI Ab GS ai Vi ia Si) 
SIS BY AA PU Ola Slgly Yel ala ya Ja Ol. mali OB Cl 
AJ OS Lena Gara 4 Asy Sl Gaal ONE lx Lal Ol sai JB Ol dl 


www.islamuna.info 


HAJI 


Fe DIA HP Urai LS lis Il try koe Lea. 

(2312 pp Jade Adil 

1262. WANITA HAID MELAKSANAKAN RUKUN HAJI, SYAH 
ATAU TIDAK 


PERTANYAAN : 
Marcell Ya Marcell 


Assalamu'alaikum ustadz wa ustadzah tolong jelaskn tentang orng prempuang ketika sedang 
melaksankn rukun haji tiba"datang haid tu bgai mna apakah sah haji nya / tidak mhon 
penjelasannya dengan ibarotnya... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 

1. Menurut SYAFINYYAH ia harus menunggu masa sucinya kembali untuk menjalankan ibadah 
thowafnya dan menetap ditanah haram, kalau tidak memungkinkan baginya menetap disana 
kewajiban thawafnya masih ada padanya dan tidak bisa gugur. 

2. Menurut selain SYAFI'IYYAH suci saat thawaf tidak menjadi persyaratan saat thawaf, hanya 
sebagai kewajiban yang bila ditinggalkan dia wajib membayar DAM (denda) dan bahkan ada 
yang berpendapat hanya sunah membayarnya. Referensi : 


ds SD Hp Ja tea Up Bab an Jai Of An 0 snsd SL oU, SD Sie Tama UI 
BA ea HA Ia HB al IL Yaa Ie SB 3 Pa ali pa Ulah GI 
ADA Af ai BLN MAL ih HA Las S3 Liat HI Mane JAS 
Lakon J3 We la Ugaa3 MA NN 

( Hasyiyah al-Jamal 1X/151 |. 

KAN Tp HL BAG HA TOR EN POIN YR 
des at au, sg oi AE dB Hi ALA ja ketan Jani pama Yon DI ita 3x 
Sa aa iB 5 Lai pa DG lag JS USS Led SM Jala Le aa 
Ba dl 

| Hasyiyah al-Jamal 1X/154 |. 

Sa Nari ang do Aan bt Lagi SI duh Ta Tan 0). Liya Sat 

TU aga, P3 JI Sh AG Dat GI Vape Vital Alas 3 1. ( Mes su ah AT TE se 

aa Ka Saba MI La ilah San 1 ( sai 
(| Badaa-i as-Shonaa-i' IV/385 |. 

PI 3 HN ON it yA petang JUy Ky yA puan JUS dalan Vale Unjd SIS ya ea aa 1 Rs gal J3 

SPS Be JL pb di 

LAl-Mughni 111/397 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 — Ap JA AI SI) ADL0 ada Alli 1 euy dala AI de di came MY HW lai SA ada Ajal 
JAN dbs S3 Gl ya ly 
(By de AJI OY # Ea Bal A0 Pel Hal SI aa ma tato G b,A Y Lely Alba 3 lela Ola Reid OT Y) 
SL Nk Tg WI 4 II PU SL Aini Ul yb Ai SB (Aini Bag yaa Al palang Call gada at INA dai 
kal SUL. 
| Al-Figh al-Islaam 1/494 |. 

Wallahu A'lam Bis Showaab 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/366720340017447/ 
1346. ARISAN HAJI 


PERTANYAAN : 
Alvin Hadi 


Assalamu alaikum.. sah/tidak menunaikan haji dengan jalan arisan...? kasus. ada arisan haji kira2 
ada 100 orang anggota ,setiap anggota harus membayar 4 juta pertahun sampai 10 tahun/10 kali 
bayar. dalam 1 tahun memberangkatkan 10 anggota .tiap tahun di kopyok/system lotre dengan 
mengambil 10 nama . 


JAWABAN : 
» Abdullah Al-Bughisy 


"Fa man lam yakun mustathii'an lam yajib 'alaihil hajju lakin idzaa fa'alahu ajza'ahu". Orang yang 
tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah. 
Intaha. (Hasyiyah al-Syargowi, Juz II, hal. 237) 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Haji dari arisan haji 
1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap arisan haji ? Bagaimana status hukum 
melaksanakan haji bagi anggota arisan haji ? 
2. Apakah wajib melaksanakan haji atau tidak ? 
3. Apakah sah haji jika yang digunakan itu diperoleh dari uang arisan haji ? 


Jawaban : 


1. Pandangan hukum Islam terhadap arisan haji adalah sebagai muamalah yang diperbolehkan, 
meskipun ONHnya berubah-ubah, sehingga setoran yang harus diberikan oleh peserta arisan juga 
harus berubah-ubah. Sebab arisan itu menggunakan giradl (hutang piutang), sehingga perbedaan 
jumlah setoran tidak mempengaruhi keabsahan agad tersebut. 


2. Jika yang mendapat arisan haji itu orang yang masih harus melunasi setoran berikutnya, maka 
dia tidak wajib melakukan ibadah haji karena sebagian dari uang yang diterima adalah uang 
pinjaman. Kecuali apabila dia memiliki kelebihan yang cukup untuk membayat hutangnya, atau dia 
menerima giliran terakhir, sehingga dia tidak lagi menanggung hutang, maka dia wajib haji. 


3. Adapun ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang mendapat arisan haji baik yang menerima 
giliran pertama atau terakhir hukumnya tetap sah. 


Dasar pengambilan : 


www.islamuna.info 


HAJI 


1. Kitab @olyubi juz 2 halaman 258: 
Baby) AAA je aan JS bata AB Coin KELAS ya Boy JS oya Blah Kant Ola pa at Boga Ta G3) 
SA SN SES Ap aa JL. 
Kerukunan yang sudah terkenal di antara para wanita, dengan jalan salah seorang wanita 
mengambil dari para jamaah mereka sejumlah uang tertentu pada setiap hari Jumat atau setiap 
bulan, kemudian wanita tersebut memberikan jumlah yang terkumpul kepada seseorang sesudah 


wanita yang lain sampai yang terakhir dari mereka, adalah boleh, sebagaimana pendapat al Wali 
al Iragi. 


2. AI Mahali juz 2 halaman 287: 

dn sn ol de aah On sa Ay. 
Akad hutang piutang itu adalah pemberian milik terhadap sesuatu dengan dasar akan 
dikembalikan penggantinya. 
3. Kitab Nihayatul Muhtaj juz 3 halaman 233: 


ALA -..8 


Mencukupi haji dari orang fakir dan setiap orang yang tidak mampu ketika berkumpul padanya 
kemerdekaan dan sifat mukallaf, sebagaimana andaikata orang yang sakit memaksakan diri 


menghadiri Jumat. | Sumber : http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/ 
aula/tahun 1999/13.html |. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/380187372004077/ 
1842. HARTA YANG WAJIB DIJUAL UNTUK BIAYA NAIK 
HAJI 


PERTANYAAN : 
Hendra Alif 


Assalamu alaikum wr wb. Mau tanya ni.... Di suatu daerh ada seseorang yang hidup serba di 
pedalaman,dia punya keinginan untuk naik haji, akan tetpi dia tiddak mempunyai biaya kecuali 
ddengan menjual tanah atau tempat tinggalnya. Pertnyaan : Wajibkah menjual tanah atau demi 
untuk biaya naik haji.....????Saya mohon kalau di dokumen ada disundulkan......!!! 


JAWABAN : 
1. Pesantren Anak-anak Baiguniyah 


Wa'alaykumus salaam, Wajib jika memang dengan menjual rumah / tanah tersebut dia masih bisa 
tinggal / beli rumah yang mencukupi untuk keluarganya. 
Awal! CAS Jo R35 213 1 10 2 2 leah BU aa II AN sia 


y Ki le BU GOAL LS jane Kia (aa ba) AE (AS) PO) ES 4 UI 
Gituan MA SS II Sd Na ga de LG DLL Ja BEA YP ata Ka Le) AP ja An OS 
Dag ps yes 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5 gag UE Up ap sara Sab Hj cuba 

Ibis pall Jade (de ipa yet SA) Mlly lah (Ale ip ye Ul) Lani pa oa SA Ll US ban) 
Gaga Hail Sija Ale pai BP agak ente Ayla Aa) dai ja yan Kerta Aya ai) ema pa coli. 
“Adapun syarat mengenai pembiayan (haji), haruslah lebih dari biaya (nafkah) keluarga selama 
keberangkatan dan kepulangannya. (Ungkapan Mushannif: Mu'nah, biaya) mencakup biaya masa 
kesendirian seorang bapak yang sudah menduda (I'faf), ongkos dokter dan obat-obatan untuk 
kebutuhan sanak keluarga, orang yang dalam tanggungan nafkahnya, atau budaknya, serta untuk 
kebutuhan lainnya kalau memang si calon haji harus mengeluarkan biaya untuk keperluan di atas”. 
102— 90 pp ak! il 

Nb AS gan 39 dal Sa Ryan 1 Ai day oya Adi dl US Las ISL Any, dala Ani Lo sii 3 bisa 
Mer jay Vl- Ale OS ro sa ny Laga US poly aa 

“Dalam perbekalan haji yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan berangkat dan pulangnya, 
diharuskan lebih dari kebutuhan untuk menafkahi keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya oleh 
si calon haji tersebut, juga kebutuhan sandang mereka mulai saat kepergiaannya hingga 
sekembalinya (dari tanah suci), dan juga harus lebih dari biaya tempat tinggal maupun pembantu, 


kalau memang dibutuhkan, dan lebih dari sisa pembayaran hutangnya baik yang sudah jatuh 
tempo maupun yang belum”. ( Hasyiah Idloh fi Manasikil Hajj, 90 — 102 ). 


2. Toni Imam Tontowi 


Wa'alaikumussalaam 
At Oly Amat Aaj Ululy AAS Gbk Rig Ale IS) AaiKay Kana pb Jual ya La ISP NN GP Goes pisa Raka Oak Call Ad) 


# 


Uma 


Apabila seseorang memiliki pekarangan (selain rumahnya) dan apabila pekarangan itu dijual 
cukup untuk biaya ibadah haji (pulang # pergi) maka wajib baginya menjualnya walaupun setelah 
itu ia menjadi miskin. | Itsmidul 'Ain halaman 116 |. 


ini ibaroh dari bughyah lebih shorih lagi : 
SAS Jay Cak CS IN (Lalat Saka pas II CAS UB lis mang IE Ie Sao JAR aja (0 12an 
Bai 3 Uas Aaja Yg lnalatin Lgorlio Day YG Calo 4 ajal Rontok LA GUN LAI dng (Spoell IT) "Jamil SL 
SUS Aaj gladi LAI GG Ian YI AK OS ISP 0, KN) mad 3 SI Hb ni UAS S3 La jt BUSIS eluual 
C9 drag Lea) Ang Rent YI Sy, Cr 3g Jai CA One LAI lo ag BUSI Y bi, HB 
bad Jaad do pE NE Sati AS dani ap da3 La daa OS ly eJa La de Zaki YI jl Lead 
FPS ATA aa Togel LAS la yeah an US PLS JW Why SUN ya pb Talita Aaj IL JW Cabai si 
HS Wat OY ALA dad Va GKI ag emas Uly Top Uaal OMAN ya Leles perleag a JS on 
ve. 
SV AI SAN LO gak ad Raha 
da Kaka CS IN eeaatana Ulas pas II Cb Gol Gang IE Jl Seno YAA pjk (0 Halang — 
3 Urat Aojla Yg lnalotana Upon Lag YG Cole Ag ppi Rorlemali 4 GISUL ALAN (gong adi UTy om AG) uga 
HS S3 La USS slual 3 Jadi 


www.islamuna.info 


HAJI 


Wajib bagi seseorang untuk mentashorufkan harta dagangannya dan juga menjual pekarangannya 
untuk biaya melaksanakan ibadah haji jika sekiranya uang dari keduanya cukup untuk digunakan 
haji, sehingga dia menjadi dikatakan mampu, Namun untuk harta harta seperti : kitab kitab figh, 
kuda perang, pakaian perhiasan', alat pekerkerjaan / pertukangan, perhiasan permpuan yang 
umum digunakan sehari hari, maka orang yang mempunyai semua itu tidak disebut sebagai 
mustathi' (orang yang mampu melaksanakan haji) , dan juga tidak wajib dijual untuk keperluan 
zakat fitrah. | Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 114 - Maktabah Marji'ul Akbar J. 


Monggo ini Kifayatul Ahyar | / 219 : 

Crle Lah AS) tks yan yg dala Buka Ryan y akhi daki oya Kdi) At 3 Undeo Abel ly co OS jadual elely 
JOS j3 tata ye BI ASIN 3 SUS Lb pda LS mma de daan jl Ala dll TS Lag tg Oli poly Kama ye 
Gp GIS LS SG Lagpun Olgory dad Hlgnay HIS ed dahi Upin Jua Olarann AS LS gl pm le al) 

SI Ia HI Oa Ie 3 Sa lan Ad HE Lag IIA GG Lepai TE Y po KN SL 

aa ea IL Ol AI Ie) Cipeu ASI dor OY AI Il an ya AI TSI II had UJI yag ee 

JK JW Ji yag July matadly gadi Belati RE G3 AT 0G Ol olinag tan RAS Ling €Jdail SIG V3 Jadi AH 
HE ola saus Jaa Y Lab BOS Jp JUS il Urakama ya dal SI OS Sl gang EMS 3 dala mall Saad 3S 

Olah gl padi SUS Ane pad SMA CAS Ob jaie Jaan Y Line GOS Yg Olah Id pedl SUS Rao mad SIA 

(Adi Kepn! pae Kl Try Reny Sob) 3 HPN Seth Lagi Ol) temorg Read Kla Olg RAI LG Ely 

Majmu' An-Nawawi : 

Obg ALAN de Hy og de Aida OY bl Aaja | daki Aaj oya Ai jl elus OS Oly #Jl AL am) Jusali JU 

anja derae Il al pole Patra JM Y Sh Al EA. 
OA By) Haloo JL tina 0 S3 paul Anju DG Anyer yg MLM Buka daki Aaj oa Aki dal) el II Lal 2 id 
sela PA sila yf dik Aint II CS pal jha Il EA IP UP OA Als WUIS y CAERAS Ola g Aya Aa JI 

SME kemang en ja NY 0g SNI Il Oya) Siinakl adas dag #Lagounn Ulgony dad SA Aaja Jab SUS ye Jas La dan 

alay Oy AT) Sally log, dalan, saja 4 Ka ph Cg cakalah 3 Kaali ga ee Hendi ma Ea Ry 

PIL (KI at Aaja Y WP BUSI Ie ayay ter II ye ALI Arumi Ji) Ualonol ye Kg yamlid 3 deli 

Ale Sby mp oya Jala 3 lag dala ey Ulagah 
Unta daiy (Jala Kla Ali Lah Wale gal Gada IA (EMS 3 pa Ha Gang IL Aaja 1G An 

Ya Bob gu Ca Mah Cr PU Hop lang Utara pertiga leg CI ally Utami ab Mona «pasa 
Lai S3 Al Yy GULAI oaia Ae alas at dy Uban JB an LAS FE Aaja Y dil HA) Kab IN Al Jis 

HI daa dee Jutads Yg Lagad Md ag Jle obi Onlit luna ld KI KN de Sob HI Koyenid Ulb pbl Ia laa. 

3. Ghufron Bkl 


Wajib dijual bila dengan menjual mobil mampu untuk haji, namun bila mobil dan pekarangan 
tersebut sebagai alat pencaharian untuk nafkah dirinya dan orang yang wajib di nafkahinya maka 
ada dua pendapat,menurut imam ibnu syurih yang di shahihkan oleh imam Algodliy Abu Thayyib, 
imam Al Ruuyan dan imam Syasyiy tidak wajib dijual. : 


Ale ALS y RalAS ian IS AilE ya Jha BE 0d US dllas ALS 4 dal 6 UanSG Atelay Ad OS 13) Lulowol JL 
OA Olgor gl dd FI Aaja Jah tadi Juta Yg Leroy bal3 Ale LAS y OLS Ag mo ISI, SUS sb Mg LL dna ay 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2440 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OY JB Ea Ob ab gal ae tong maa oil Jap yag aja Y (oh) Ol yeriaa L2) Jali LA S3 
P3 0 pad Tel eU Gb ad dai Ul jer IS All II at data du ma Ud Lp Oak 3 JB SL 
VITA ai £ yamg y SAN SIA All Ily SI 3 derly 0 AE ajh meal ya, (BEI) dil 

Wallaahu A'lam . 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/466753043347509/ 
1882. HUKUM PELAKSANAAN SA'! MELALUI ESKALATOR 
TANPA BERJALAN KAKI 


PERTANYAAN : 
Bi Bi N 
Assalamu 'alaikum, al-'afwu, lagi-lagi saya bertanya pada pr admind dan sesepuh di sini hehe.. 


bagaimana hukum orang yang sudah tidak kuat jalan sa'inya memakai eskalator ? Sahkah?? 
Tolong disertakan dalil-dalilnya !!! Hehe 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalaam, silahkan baca buku Kompilasi Hukum Islam Lirboyo, di situ ada keterangan 
sbb : 

Deskripsi Masalah : Pemerintah Saudi Arabia bermaksud membuat eskalator antara Shofa dan 
Marwa dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan sai. 


Pertanyaan : 
a. Bisakah tindakan pemerintah Arab Saudi tersebut dibenarkan dalam prespektif figh jika benar- 
benar terlaksana ? 
b. Sahkah pelaksanaan sa'i dengan melalui eskalator tanpa berjalan kaki ? 
c. Apabila sah, masih sunahkah berjalan berserta lari-lari kecil di eskalator tersebut ? 
Jawaban : 
a. Tindakan pemerintah Arab Saudi tersebut diperbolehkan (dibenarkan), asal masih memberi 
peluang tempat sa'i dengan langsung berjalan kaki. Tindakan itu karena dipandang ada maslahah. 
Yaitu membantu para jamaah haji yang tidak mampu. 
LES Ugand RSA B3 imo JUNI, ol 
dl ja Re oya AYI Ipa JB ALA Ugal gai Buol ola Homlalh Jb yaa Rel Ie PLAY! SG nas (Ali Sus) 
JB LIL sr ala (GP) Blah If (CP) KPAI oat Wi JI detai Dyna ya Ian dor pt La SM Jala CAB pdl ya 
Giaa OM 29) K0 pl IS dia Kadal maan DL pedal Jay Ba dl Ia oya sii objl Ol un Ah en) jae IU 
yan belah SUS) (leina) OlbelI Cal aa Jail! dala PL ALI de BSI tema IS dil (SMS Hy yag) Cabin 
Of ASI Yg op JII LE Y il Ceng 2 S3 Le (ling na JI 3 LV Haa ph) Joe Lanang Olga ya dadi 
de Gal Jar 3 Tonlaan Yg Ronda! Bel 0.) gala II dyy dag SA KY Ailee 3D Lonous UI ia bal Lalah Una 
23 SM Jas. 
DS IS Upah A12 225 Aioeo Fb OLI 
BL Boa Ela Of AAA Jyol O Boy Bae le Bas la laka SNI JL (dita V Lag laa Ad bo jata lo) 
Lgalia Lagi plat jl Un Laci paka Lal AISUU Ugis Coki lag ML Ja ole Sa Olga Ja. 


www.islamuna.info 


HAJI | 2441) 


3. 102 —1O1 tipuo WP 2 ai id 
SE BL) HS SY — JB Ol Jl — Looglannng Lyalata 3 ale Jay deler) ami Gyal Ol Lilo Laba OS Ol emang 
Ab AON ds pad Aelisah UJI oygkgi La Ol oa jay oelad YP daa SELAI 3 Sial Sy) SI £ pam BL 
— 3 SI bag ala AI an dil aa Lil 
b. Hukum pelaksanaan sa'i melalui eskalator tanpa berjalan kaki terjadi khilaf: Menurut Abu Tsaur 
dan Imam Abu Hanifah, tidak diperbolehkan. Sedang menurut Imam Mujahid, diperbolehkan kalau 
memang ada hal-hal yang mendesak (dlarurat). Dan menurut kalangan Syafi'iyah, mutlak 
diperbolehkan. Hanya saja bila tidak ada udzur, hal tersebut menyalahi keutamaan (khilaf al-Aula). 
anikud! RSNI 77 Aiono ya 2 del & ya 
2 Uang LIL op Gel JB Ay caae p3 Yg JIVI Site ASI toy SA Ja Yg lee LSI, ma Jail Laik USS (3) 
VI Sp Jae JB 336YI Aaj LV pl JBy CElbnnnlg KI Bg 0g Alie LSI 0S 4 ik pl JB dal 
oil Of Gala mera dad lho Lao dag Boleh DG daby JI era Olg ega Vy ontel KE OS Of dio pal JUy Bana 
DI "SI ora ig ale AI ale 
Cc. Seseorang yang melakukan sa'i dengan melalui eskalator masih tetap disunahkan lari-lari kecil. 
bas 102 dionao LI AS Ad el 
ind le ella Yg (53 Y Cu AD Tapa Tyo Lillan 0 pEY (SAN gada) OTG) did (de (0) Carl Ja Coban) Ol, 
SPA padi JS SI Cai AI am Tan IL SAN deg SI SA) pelan Ody) Lagad ENI Jang O) Usai SAY 
Ol J3 (las ore Y dp) cat II ea BY SAI GAS Jala 3 Jami JI (ata de Op) S3 yA dj Lal 
hina! beo Og3) Al Jadi Bap (kki y Tale Bls (ASUS Ady) Caka SIS WS 3 Ny SIS man Jalb SV lo 
Ae og Lagag CSI jadi gal On YI Ted GL HS nal Jada AV Uasakl Je dr mam NG ET BI 
JS Cyy BUAS LS dana ES) Jera dadi 2 md CA JP JUS deg ring JUAA ol JB Fall yag 
A3 43 bpta Y JB ya era day Iya LS Ty Kei ye D pai SL A3 Lb jaty JB oya menja Cas Jais J yaa 
AN Sy Jylla Ja Ab Jaith Il dil Inai Jas ol 3 pay Go AN ai! Laris aa SL 
A6 BUAS BY ea AI IL, Ip) Sbyg RU Lanka Lu MS ye CP as slalu 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/468859366470210/ 
1999. HUKUM MENUNAIKAN IBADAH HAJI DENGAN 
UNDIAN 


PERTANYAAN : 

As'ad Aly 

Assalamualaikum.bagaimana hukum naik haji lewat undian....? matur suwun atas jawabanya ? 
JAWABAN : 

Khodim Piss-ktb 


Coba dilihat model undian nya dulu... kalau undiannya boleh, maka untuk apapun hasil undiannya 
boleh digunakan.. Bagaimana pula dengan hukum mengikuti undian kuis seperti seperti dengan 
mengirim jawaban pada kartu pos atau mengirim bungkus kosong barang yang pemenangnya 
hanya diundi dan untung-untungan? Bagaimana hadiahnya dengan pemenangnya, halal atau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2442 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak? 


Hukumnya boleh, sebab semua orang yang mengikuti undian tersebut tidak mengeluarkan uang 
taruhan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab figih sebagai gimar/judi. Hadiahnya halal, 
karena hanya sebagai bonus dari barang yang telah dibelinya atau sebagai hadiah dari yang 
mengadakan kuis. 


Dasar pengambilan Ahkamul Fugoha Juz 3 halaman 16-17: 
s WI AI US Y at "3 de jaan ie SI NI Jenita aa CA Abang ah Aa al 
SAN AA DN ya ep KA pian Ie AAS SIB ea Te ian Dab RAN SAS BL LI 
AN eta jp Ep SAI SAN sn ja Yk TP lan Ga bh Boh AJA ah G3 
CN yah ai Sen aa Fail Boa elu bags y and! 4 Pn) aga SUN 4 Lali PLS ya Hm WEI 
BEN Sa JAN ya LP CO TAN Ga 2 Ta IL DS sa ab AN yami I3 
“Adapun masalah Ha' (masalah undian) maka hukumnya adalah menurut perincian mendatang: 


(1) Apabila undian itu didasarkan pada untung rugi, maka hukumnya adalah haram, karena undian 
tersebut termasuk gimar (judi): 


(2) Apabila undian itu tidak didasarkan pada untung atau rugi, tetapi menjamin hadiah yang tidak 
ditentukan seperti yang berlaku diantara kita sekarang ini, yaitu bahwa pembeli yang membeli 
sesuatu dengan harga yang sepadan, kemudian dia menerima surat undian yang telah dijanjikan 
yang didalam surat itu tertulis hadiah yang tidak ditentukan, tetapi hanya menurut hasil undiannya. 
Atau apa yang berlaku diantara kita, misalnya orang yang memberikan sokongan untuk 
membangun sebuah bangunan-bangunan untuk kebaikan, seperti bangunan madrasah, atau 
pondok pesantren atau masjid atau lainnya, orang tersebut menerima surat undian seperti 
tersebut. Kemudian setelah diundi, maka siapa saja yang surat undiannya cocok dengan sebagian 
dari hadiah-hadiah yang telah ditentukan, maka dialah yang berhak menerima hadiah. Undian 
seperti ini tidaklah haram, karena tidak termasuk gimar (judi). Hadiah yang disediakan tersebut 
disyaratkan tidak diambilkan dari sebagian uang sokongan”. 


Bahtsul Masaail PP Nurul Hudaa/1997 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/483478591674954/ 


2000. HUKUM MEMBACA TALBIYAH DI SELAIN IHRAM 


PERTANYAAN : 
Sayyid El-chasan 


Assalamu'alaikum..... nuon sewo ajeng tanglet, bagaimana hukum baca TALBIYAH di selain 
ihrom, seperti orang mau berangkat hajji di rumahnya di bacakan TALBIYAH. SYUKROOOOOON 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 


Wa'alaikumussalaam. Boleh.... Dalam kitab al Umm juz II halaman 169, cetakan Daar Al Fikr, 
Beirut , 2/155 maktabah syamilah 


www.islamuna.info 


HAJI 


j3 oa 3 Taka BSN JI JA yag Dyna G1 edi Tpi Organ Jera LS) AI dgan yA Ae Ol yaa 
Dra daa Je Gaat U Jaa 

diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud bertemu kafilah di tepi pantai dalam keadaan 
mereka ihram. Maka mereka bertalbiyah, dan Ibnu Mas'udpun bertalbiyah. Talbiyah adalah 


sebuah dzikir dari dzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla, tidak membatasi seseorang untuk 
mengucapkannya. Wallaahu A'lam 


link kitab al Umm: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-1161&idto-1161&bk no-3181D-443 
» Sayyid El-chasan 
KALAU hukum meninjau orang yang mau berangkat haaji dasarnya apa ? 
2 Abdullah Afif 
Sebenarnya yang afdhal orang yang akan bepergianlah yang mendatangi kita..... nanti 
sekembalinya dia dari bepergian baru kita yang datang. Imam Ibnu Hajar dalam hasyiyah Idhaah 
halaman 24 mengutip sebuah riwayat: 
Ale Iyakd Al Igil Oya ya paB IS 9 pnpal peluh Aeon ST Lian SU ISP OLS eekg dala AI Ueue Ml 2g 


Telah datang riwayat bahwasanya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam ketika beliau berkehendak 
akan melakukan safar maka beliau mendatangi shahabat-shabat beliau, beliau mengucapkan 
salam atas mereka. Dan ketika beliau pulang dari safar beliau, maka para shahabat mendatangi 
beliau, mereka mengucapkan salam atas beliau, tapi seumpama kita yang menengok / 
mendatangi ya tidak apa-apa, yang penting kita mendoakannya dengan: 


las pal gp) Ill, Uap AI po yaa 

ASTAUDI'ULLAAH DIINAKA WA AMAANATAKA WA KHAWAATIMA 'AMALIKA. Aku titipkan 
engkau kepada Allah,agama engkau, amanat engkau dan penutup amal engkau 

CS ema HN II png SSI ily Sjaal MO gp 

ZAWWADAKALLAAHUTTAOWAA WA GHAFARA DZANBAKA WA YASSARA LAKA ALKHAIRA 

HAITSU KUNTA. Semoga Allah membekalimu dengan takwa, Semoga Allah mengampuni dosa- 


dosamu.Semoga Allah memudahkan kebaikan kepadamu. Semoga Allah mengarahkanmu 
kepada kebaikan dimanapun kamu berada 


Dalam Kitab Sunan Tirmidzi 5/559, hadits nomor 3562, maktabah syamilah 
II ka ai Dt ft Ti oya ja al OP Aa OP AI Aa yg pole LP Oli OP ad Uye (St Okiae Wan — 
Ui Vj Witas g aN At al" JUS Bad Gelang le". 
La Tn ea Oi 
..dari "Umar sesungguhnya dia minta izin kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam untuk 


melakukan umrah, maka beliau bersabda: "Wahai saudaraku sertakan kami dalam doamu, kamu 
jangan lupa kami". 


Dalam kitab Musnad Al Bazzaar,Al Bahr Az Zakhkhaar juz | halaman 231, hadits nomor 119, 
maktabah syamilah : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2444 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


39. 


GA ye Aa UEA: JB ikan oa kaan Wi: II Oli oi Alay 0 JA Gg Magang € tah op Kapan Wika 
JJ ost Fadli del ale DA Ken Iyan oi Sen Sen bk 
AE Uas ja Ka Y. 

ss AN 'UMAR ANNAHUU ISTADZANA RASUULALLAAH  SHALLALLAAHU "ALAIHI 


WASALLAM FIL 'UMRATI FA ADZINA LAHUU WA @AALA : LAA TANSANAA MIN DU'AAIKA 
YAA AKHII 


..dari 'Umar, sesungguhnya dia minta izin kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam untuk 
melakukan umrah, maka beliaupun mengizinkannya seraya bersabda: "Wahai saudaraku 
janganlah kamu melupakan kami dari doamu". 


Dan dalam Kitab Sunan Abu Dawud 1/555, hadits nomor 1500: 
Situ JB - 0 uga Jan op Aa op AN Aa pa 2 AI An ga pena 2 Aa Wi ac Olaghe Wi 
J8 Gap dat da es Ye AR ya AE Ia db mayur ala F1 


BIA IDA 


23 AU Isya JG end Kata Ang Lane ena Gi Lai». 


Wallaahu A'lam 

Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/483321415024005/ 

2148. WAJIB JUAL TANAH UNTUK ONGKOS NAIK HAJI 


PERTANYAAN : 
Mbah Jenggot 


Masalah haji : Yang umum terjadi dimasyarakat kita mengesampingkan kewajiban Haji padahal 
sebenarnya dalam masalah biaya sudah mampu. Tanah yang dimiliki luas namun biasanya orang 
tua enggan menjual "hanya" untuk biaya haji,mereka lebih suka membagikan tanah yang dimiliki 
pada anak2nya,ada juga orang tua yang rela menjual tanah demi ongkos TKW/TKI anaknya,tak 
sedikit pula yang lebih "ikhlas" mengeluarkan duit gedhe demi sebuah pekerjaan yang menjanjikan 
tetapi kalau untuk bayar ongkos haji...hemmm ntr dulu dech. Berdosakah mereka yang 
sebenarnya telah mampu membayar ongkos haji (meski harus dngn menjual sesuatu yang 
dimilikinya) namun mereka lebih mendahulukan urusan-urusan duniawi seperti kasus2 diatas? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 

ban Oly dng dn Ulu) Ula HAL A Aeh ISI AAU 9 diana pb uin oya la ISI 
“Bila seseorang memiliki pekarangan selain tempat tinggalnya dan mencukupinya bila ia jual untuk 


biaya berangkat dan pulang haji maka wajib baginya menjualnya meskipun setelahnya dia menjadi 
miskin”. | Itsmid al' Ain hamisy Bughyatul Mustargyidiin Hal. 116 |. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/206580922698057/ 


www.islamuna.info 


HAJI | 2445) 


2602. HADITS : HARAM NIKAH DAN MENIKAHKAN SAAT 
IHRAM 
PERTANYAAN : 


? Jaka Perkasza 
Assalamualaikum, aku tanya apa menurut antum semua tentang dua hadis yang menurut lahirnya 
bertentangan ini, 
La eknt 0g FK V9 (PAI KAV lay tele AI Clan AI Jgn) JB 1JB A0 AN ob) Ulais si 
Do Ale Gita PL yag Di yag ly Ale AI Ceuo AI Igary TI JE Lapis DI nh er al ye 
(1). dari Utsman RA berkata .: Rasulullah bersabda : Orang yang sedang Ihram tidak boleh 
menikahi (laki-laki) dan tidak boleh dinikahi (perempuan). 
(2). dari Ibnu 'Abbas RA berkata : Rasulullah menikahi Maimunah padahal beliau (Rasul) sedang 
ber-Ihram. 
Monggo bagi bagi ilmunya.. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaykum salam dua hadits tersebut memang sama-sama benar / tidak bertentangan. Dalam 
urusan nikah ada hukum yang hanya boleh khusus untuk Rosululloh, seperti nikah waktu ihrom itu 
boleh bagi Rosululloh. : 


ul abs yul us sal 4 Atil pl SAI 9G Odiug EU 98 alug le AI alan gl a59 
Na ai 
TTI-Y/TT: S38 ml 


Nabi memiliki kekhususan dalam masalah nikah dan dalam masalah akad nikah sendiri pada 
waktu ihram berdasar hadits bukhari-muslim dari Ibn Abbas bahwa sesungguhnya Nabi menikahi 
Maymunah sedangkan Beliau dalam keadaan ihram. Namun, riwayat yang paling banyak adalah 
bahwa saat itu Nabi sedang Halal (tidak ihram) diriwayatkan oleh ibn Abbas juga. wallahu a'lam. 
| Terj. oleh Dhofir Miftah J. 


2 Sunde Pati 

Sekedar melengkapi, tidak boleh dan tidak sah menikah / menikahkan pada saat ihrom, 
bedasarkan hadits yang kurang lebih artinya orang muhrim tidak boleh menikah dan menikahkan, 
sedangkan menanggapi hadits dari riwayat ibnu abbas yang menjelaskan Rosululloh menikah 
pada saat ihrom dengan maimunah maka hadits itu mungkin saja pada lafadz : «,« (muhrim) 


dilarikan pada arti bulan haram atau kota / tanah haram dikatakan juga bahwa Rosululloh 
menikahinya dalam keadaan halal (tidak ihrom) dan kabar pernikahan itu tersiar ramai pada saat 
Rosul sedang ihrom. 


Kemudian jika ada 2 hadis yang bertentangan maka hadis kita ( hadis yang tidak memperbolehkan 
nikah ) itu yang harus didahulukan, karena hadis tersebut adalah bentuk ucapan / sabda Nabi 
sedangkan hadits yang satunya adalah prilaku (fi'lu) Nabi sedangkan bentuk goul / ucapan / sabda 
itu lebih dikukuhkan karena yang berupa fi'li / prilaku itu bisa saja dilarikan untuk kekhususan pada 
Nabi. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2446 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BM P1 3) AS AYI 
GO Yg And ya Ol Pal JIE Ye Lain tab Ale Tad Y Olla) Raon JI Gg tan maa Y TSI Minah) 
Kendi Gp han JL A13 Ca AL by LAU op Aaj dial yag 0 NS giaa Ha HI VA NS Yg 
AI de il Ol Geet goal Say U ip Ul JP yag Uap Gaal jer) ALA Wlay AINI SAY og cp3 Olsen 
Or Olat2 Gaola Wee SL JAS GL Ma pd Hatur YI A4 SUS A2 MY) dal Gita PL yag Hi yane TIP kg tele 
ABI 0 LYI OYy pekan Olyy "AS Yg SY CPI SAY" bag le AI elo AI Soy JU JB G2) Olis 
Ueorgj peluny dala ADI an cai Ol Uap AI gaby Ii yoga GP MAP oi Jaja Sy AE yag Ga Uaaalo LL BANI TSI eps 
dal AI Go AI Iga HP JB BL ah ora (AVI la ad ay Lah LA cat GI UI 3 Spg lay YOU 51) VI 
s3 bemadi JUS pel Hi yagny Lyon Lego laka Gada JB Langit Jgn JUL SS Je yag US Gary Jie yag Ii yana mug 
Bap Vian OS Abg LS Gelas ol OS diah Sala alas pal oya Wa let Lagi Upah minall yag Rani Cleo lh 
Von VI palang dal bl ap ABI Seyany per La ya opal ya Ry Kemal j3 Han JW JAS Ika Ala SUN A3) 3 ya Gili 
KAN OW Gyal Lab 9 Ja US GUA Ab Ga UIN AANG el pb yag dp Ja (Ke) Jl Tia Lsat Jan IS 
Ale AI lo el JI OY Jai ad ea OLS Ola Ss PRA yag laba al seba YO Lenyji Jay "US 
Sa Bo Jl Bade PLAY AYI oleh HIU SI d2) alah Le Late O SG Of Jak MY JST JI) alas SUS) ekag 
SUS pe3 Bom y Kadal) ly ML edi IN UJE eaba oLg EL AKI OYy PI ya Ulet An SAI OS all 
6,34 
Jaka Perkasza ? Mas sunde ? kalau muhrim dita'wil masuk tanah haram / bulan haram, 

saya kira tak ada lafadz hadits yang mendukung / membantu.. ini bentuk ta'wil yang jauh. 


Mungkin saja pada lafadz : «,« (muhrim) dilarikan pada arti bulan haram atau kota / tanah haram 
memandang ada kata-kata muhriman pada kalimat 
Le JAE Olis cal Ika 
kata muhriman di situ artinya di bulan haram atau tanah haram bukan bermakna keadaan ihrom, 
dengan gitu kata muhrim dari hadis Nabi 
Ale kia PL yag TI yaa TIP pekag dala Al lo adl Ol Ulas sal ayu 
mungkin dilarikan bermakna bulan haram atau tanah haram 
La Aida lis pl Ig "IS US AN GA Aa rr di JR 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/578523978837081/ 
2607. ONGKOS NAIK HAJI WNI DAN UJROH MITSIL BIAYA 
HAJI SEBAGAI SYARAT MAMPU 


PERTANYAAN : 


? Ibnu Adam 

Assalamu'alaikum, mempelajari dan memahami syarat-syarat MAMPU dalam bab haji , kita 
sebagai WNI kira2 wajib tidak tuk pergi haji ??? bukankah ONH di negara kita ini melebihi dari 
ujrotul mistl dari negara2 lainnya ? matur nuwun . 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


HAJI 


2? Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalam. mampu itu banyak kriterianya. Dalam Al-Muhadzdzab - Marji'ul Akbar : 


o 13. 3. 8 - 3. 02... 12 28 2 0 290. 8. OA 0. 4 0 3 o- . 0 3. o- . 0 3 0 4 0 3. 
Of pad CN Upah maki Billan SISA oya OS OP Ad jasa dandan alat!) Coki alatann dankiy latuna OLS ebatual!) 
ai dl Tony Apn AAS GA ad DG OPEN Dir AI Ai UJAN yaa ey SG Tari lenovo OK 


ANN am Ie hah 2KA La SAN arade D3 Ol nat kat jab aa Teri Gagal OS Ola wi Ba al ea ap lte 


4 13 Ae ee . 2 500 1... ..... Fe BA Menkeu AN NIA Ae B1 EA EP 
dang dala BI daa II Jgn JB 5 Ae AI Ca RAL al eng US Gaaha A dibtina a Ki Aid Lag ya DS 15) UG: 


00-.0.o 


2 Ghufron Bkl 
Seseorang dianggap mampu haji bilamana ia punya harta yang dapat digunakan sebagai biaya 
dirinya untuk haji beserta bekal selama ia haji dan untuk nafkah keluarganya selama ditinggal ia 
berhaji, meskipun setelah itu tidak ada harta yang tersisa / menjadi miskin. | almajmu' 7/73 Dan 
kifaayah al akhyar 1/219 |. 
JAllas AgLiS y AILAS Ai JS diLS ya Je BE yo JOS Alas Ali 4 Ali LS Kan Alay SUS ISI Lulauol JB 
DNAN Olga Ad Ft Aje Je tr Jika Vy Leoelyy Lanl3 dllas GAS, OLS Ag am Aly SUS pb Ag HL La dna d3 
OY JB (lady Ob nb gal PI konon ma oil Jap yag aja Y (ah) Ol jari LA) Jali LA S3 
P3 0 pad Tel eU Gb ad dai Ul jer IS ll II at data da ma Md Sp Oak 3 JB Sl 
Syarat mampu dalam haji harus ada kendaraan baik dengan membeli atau menyewa dengan 
harga mitsil / standar. : 
ASLI Abe JI 9 yong eUataYI by ba By AN yng Urai Sy jdi Wy 8 pdl A0 duel Ole Kelasa, 
VIVA RSYI SU Ola 2S og Aa oo Jin Bet al ati oles jl el ta al 


Imam Tontowi 2 Yang dapat saya fahami dari ibaroh diatas tentang harga mitsil adalah 
ongkos naik haji umumnya / ONH standard. Nah di indonesia standarnya berapa ? 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/577134098976069/ 


2629. KASUS KETIKA ADA RUKUN HAJI YANG 
TERTINGGAL ? 

PERTANYAAN : 

2 Sunde Pati 

Assalamu alaikum, pertanyaan titipan : 

1. Benarkah seseorang yang ibadah hajinya tidak sah, tetap berstatus muhrim, sehingga tidak 
boleh melakukan akad nikah ? 


2. Adakah Ghanimah untuk harta selain hasil perang ? Kekayaan biasa, di jaman sekarang, 
misalnya ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(248 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Ibnu Lail 

1. Kalau sudah Tahallul sah, kalau belum tidak sah. 

Tahallul ashghor (awwal) : Hasil dg melakukan 2 diantara 3, melempar jumroh agobah, cukur, 
thowaf ifadhoh.Dan dihalalkan kecuali jimak (hanafiyah, syafiiyah,hanabilah) dan akad nikah 
(syafiiyah, hanabilah). 

Tahallul akbar (tsani) : Hasil dg melakukan 3 yang diatas. Halal baginya melakukan segala 
sesuatu yang diharamkan ktk ihrom. (fighul islam 3/229). 


2. Selain dari hasil perang dinamakan FAI' bukan ghonimah. (fighul islam 6/455) 
Ghonimah: dibagi sesuai jatahnya. Fai'" dizaman sekarang untuk kemaslahatan umum (muslimin) 


2 Mumu Bsa 
Ibarotnya yang ini ya kang ? 


NY Jp 006 VI pa OSN oya sei Lain Aa Laga dal ya JL YG ena Ob EH SEN AI Ha Y OSN 
Lelas 
Dengar-dengar tempat sa'i di mekah udah dikurangi oleh raja wahabi, bisa jadi begini dong : 


SA 3 pa 
AI ya Br Ain Fi ob lb Mello pl La yA NI paa KEYY SNI HI BY HM Ia SI Heli 
Vas Jaa GAY tina CS JW Olg lal JL Yg Ra Ih Gb dal ya Jera d3 CAman mad Bye 


Sa'i termasuk rukun dari rukun-rukunya hajj, dan tidak sempurna haji kecuali dengannya, dan sa'i 
tidak bisa ditambal dengan membayar dam, dan tidak hilang kewajiban sa'i selama pelaku haji 
masih hidup, jika tersisa darinya 1 kali dari sa'' atau kurang tersisah 1 langka, maka tidak sah 
hajjinya dan dianggap belum bertahallul dari ihramnya, hingga mendatangkan yang kurang tadi, 
dan tidak dihalalkan baginya perempuan walaupun dalam waktu yang lama, dan tidak ada 
perselisihan mengenai masalah ini di madzhab kami. 


Ulilalbab Hafas » Tidak boleh tahallul.. otomatis tidak boleh melakukan kikuk-kikuk.... 
berarti belum hajji. Apakah dengan keluarnya dari wilayah MIAOT (misal pulang ke 
indonesia ) bukan termasuk batal nya IHRAM..??. 


Sa'i termasuk rukun hajji kang, bukan wajibatul haji kalo yang ditinggal adalah rukun maka tidak 
sah hajjinya dan dianggap belum tahallull dari ihramnya kecuali dengan mengerjakan rukun 
tersebut. 'Ibarah kitab idhah dari imam nawawi bilang begini : 


Lea MY 01 Yg pe OI oya 21 Lin Aa Laga dal ya JL Yg Unsa Gb LK HI Ha Y OSN 
Lalas 


2 SandalKayu HilangSatu 

Hemat saya ta'bir yang ada di majmu' & Idhooh itu mendukung soal no 1. Artinya selama belum 
menyempurnakan hajjinya maka belum dianggap tahallul dari ihram (masih berstatus muhrim). 
Yang membingungkan saya, apakah kalau misalnya sudah terlanjur pulang ke negeri asalnya 
(keluar dari migot, sperti bahasanya kang Ulil) dia masih tetap berstatus sbg muhrim, dan 
larangan-larangan bagi muhrim tetap berlaku? 


www.islamuna.info 


HAJI | 2449) 


Mumu Bsa » seumur hidup sih katanya... ya wallahu a'lam.. nyimak lagi 


2 Hasyim Toha 
Yang membatalkan ihrom cuma satu yaitu murtad dan otomatis juga tidak bisa melaksanakan 
akad nikah (AL-MAUSU'AH AL-FIGHIYAH) : 


LAI 93 Bo yA Had Cg dala Gia (las el jab AYI Hem 


2 Mujalli Anwar 

Sama halnya orang yang batal puasanya saat puasa ramadian,dia kagak boleh makan minum dll 
sampai waktu berbuka. Begitupun orang yang hajinya rusak sebab jima', di samping dia hajinya 
batal, dia masih tetap harus melanjutkan amaliyah haji yang masih tersisa, sampai tgl 10 dzulhijjah 
ketika dia ikut ramyu, thawaf dan halgu, baru dia dikatakan tahallul, selesai status ihramnya, 
amaliyah yang dia lakukan ini hanya shurotan sajabukan hagigotan. 


JADI seperti orang puasa tadi, misal batal jam 12 siang,dia harus tetap tidak makan smp beduk 
maghrib. shurotan, hanya formalitas saja dia gak boleh makan, hagigotannya, walau tidak boleh 
makan smp beduk maghrib dia tidak di sebut berpuasa, sebab puasanya udah batal. 


2 Ghufron Bkl 
1. Orang yang ibadah hajinya tidak sah bisa dikatakan tahallul dengan menyempurnakan ibadah 
hajinya (boleh menikah) : 


op onani Ulun gl Lil any Sat Aro IE plan OA Ol Urtel Ag apl de yag 
PS Pee Ja AE Oh oya pel ga aah ya ja III rang £ gain Alb 3 gag BY oya Cia Aom 


9 BI SI Ag MY SA Tak el AI ra aa CIUL JL Byein Bila 3 ALIS dilhain y ob 


LAN /LAY GE, ikan 


Saya kira tadi tidak sahnya haji tersebut bukan karena meninggalkan rukun, kalo tidak sahnya 
karena ada rukun yang tertinggal maka saya sepakat dengan Bib Mumu Bsa : 


At la SE UAS Y pl alah AKA ol yan Ala glo Ba Ang J3 OSYUY) Jan) SAI US, S5 J3 
Yosi ye a33 jam 

2. Menguasai harta orang kafir harbiy dengan cara apa saja dianggap ghonimah : 
(SL yah Je 2 atnYI 53 PI akta IP Lead ob yi Obat aka Creed SU Jos SI SAN ASI of el 
Ye poni HE Tan SI Raib niy SS Aang 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/580380428651436 


2668. NAIK HAJI DENGAN KENDARAAN PESAWAT 
GHOSOB 
PERTANYAAN : 


2 Ustdz Fathur Rozi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2450 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu alaikum. Mohon jawaban. Zaed naik Haji ketika sampai ke mekah maka zaed 
mendengar bahwa pesawat yang ditunggangnya ternyata kriditannya belum dilunasi maka 
pesawat tersebut tidak ada surat-suratnya alias kredit Macet. Bagaimana ibadah hajinya ? Trims. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaykum salam. Asalkan hajinya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka hajinya 
sah. 


YAI yua BM Lab lain as 
2g IN ls lah el yan dag A2 Talng y Ain Taman AI Ob Ab ay SSI Giaa Al Sal BI OLI ON IU ea SI, 
PJU pasal Ii INN OA ed 3 Hi jkt 


W604 Ga, A Y aa JB) enak Laole OS Uly ab 
VI BSA dea ar Ay Lab VI Ja Y cab Jl AI OB aka G Akin Jl Il Ie gp Ol eng 
Ol pt D yaakn IE yag Dale 2 ya ya Lenong Toerun Yg) Lu 


Ustdz Fathur Rozi » Setuju hajinya. Tapi hukum naik kendaraan yang tidak resmi alias 
kridi macet ? trims 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/572443126111833/ 


2784. HUKUM THAWAF DI ATAS JEMBATAN DI MASJIDIL 
HARAM 
PERTANYAAN : 


2 Jibril Sahaya 

Assalamualaikum....wr.wb. para admin dan pera member yang insya allah dimuliakan Allah, 
pertanaan titipan tentang haji, sehubungan dengan peluasan masjidil haram ada beberapa fasilitas 
tambahan seperti jembatan yang mengelilingi ka'bah seperti yang terdapat pada gambar di bawah 
ini. 

PERTANYAANNYA : bagaimana hukum thawaf di atas jembatan tersebut ??? sebelumnya 
terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, thawaf yang dilakukan di atas jembatan tersebut tetap sah asalkan 
jembatan tersebut ada di area masjid : 


Sei aa BI AE AI bang Op ama BS al 3 bryan AS Una AE SI Slot 3 


MIPA Gol il Cl HUI Je yf nd 3S Lai ya ly Aoalam 


2 Brojol Gemblung 
Sepakat Boleh dan Sah Thawafnya 


www.islamuna.info 


HAJI | 2451 ) 


Kla gan yA UliLalA - Uas cl, Iadlaw IY ad 1/1047 : 
Ia gl bakal ali ghe A5) gla BN saga Jp AN aa Ikadla 5 Ia Uta : 
Uksiliasa BU) 5 Ula 1 S34 Ag, Manan guy usia dancage Ula gl al Ala deg Lawa j3 AA glM Ig el, Ma ya te begin 
AJ Sud an BE gl, 
ILAUISA BU gl» Aula ? Ip AS a07 SIRI Ulasan , 3D aro ol salamd 3Y Al A4 gala latale Wb yha ary Ula NYanga 
WsSA BU gl 5 gatel Iu AS 907 dlam IX memilya mag, slama, 
Usia 3U gl 3 gets ya Lead Ula gl Lag 3 baal? oya gey IR Wara Um ja og Jala JUAN Lagy ge Jaja Ig ay se Urat) 
kak FP Jak Sl Wawma ily Ja alat Y mua . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/pis.ktb/permalink/624171737605638 


2792. HUKUM HAJI DENGAN UANG HARAM ATAU 
SYUBHAT 

PERTANYAAN : 

2 Membaca Menyimak 


Assalamualaikum, mohon pencerahannya. Bos Togel naik haji memakai uang haram, gimana 
menurut kacamata ulama figh dan Tasawuf ? naik haji dengan uang haram ? 


JAWABAN : 


2 Muhammad Fawwaz Kurniawan 

SAH HAJINYA dan GUGUR KEWAJIBAN HAJINYA namun HAJINYA TIDAK MABRUR dan 
TIDAK DI TERIMA ALLOH SWT. 

menurut madzhab Imam Syafi'i,Malik,Hanaf dan Jumhur Ulama Salaf maupun Kholaf Hukum haji 
dengan harta syubhat,ghosoban atau harta haram hajinya SAH namun secara dzohirnya saja dan 
wajib hajinya gugur namun hajinya tidak mabrur dan tidak di terima Alloh SWT (haji mardud/tidak 
di terima Alloh).Namun menurut Immam Ahmad bin Hanbal Hajinya tidak mencukupi yang artinya 
haji dengan harta haram tidak sah. 


adi se juz 1 hal 633 
ap ji Doyan 3 Akal GLS cLaole OS Oly ynakaS Alm Jls, yess PPA being 


Hal la 3 hal 132 


2.2... 90 


2.2... 90 


Ci La 
0g. 0.0.0... 3 0-8 5 8... 0 


Fr pp SP sayaka HULa PLS Lol DS fp Ma paaS p Jlas ate Pap PP bina, 
630 ray hal 16 
AB 3 den ana Laka Jl. yh Abi dh US, og Hall Ulil oya Read Yo Ardi OS UT Je yo pedal 
Salad! oya slaladi pala) AI may Liga Gly SU) cela la ya Ii 3 Ang 9 Lg god MI SH 
bl IE APN Jab op AA Je HH, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2452 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam. Apabila ada orang naik haji dengan harta haram atau dengan naik kendaraan 
hasil ghosob maka ia berdosa dan hajinya tetap sah menurut syafiiyyah dan pendapat ini juga 
didukung imam abu hanifah,imam malik,imam al-abdari dan rata-rata ulama' ahli figihtapi menurut 
imam ahmad hajinya belum mencukupi 


SAN Tri & pam! (71 62) 
PL JB Ang Sg HI, Wilay Rio pl JL day Uli Ol prly Aam pang PL Aa yaka ld SI, jl el Je an 3 (3) 
SY AI J9 elail 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/656048951084583/ 
2936. HUKUM BADAL HAJI UNTUK DUA ORANG ATAU 
LEBIH 
PERTANYAAN : 
2 Hamzah 
Assalamualaikum. Tanya : Bagaimana hukum badal haji untuk 2 orang atau lebih sekaligus dalam 


sekali haji ?? contoh : si A dan B hajinya dibadali oleh 1 orang dalam sekali masa haji. (2 orang 
dilakukan oleh 1 orang dalam sekali masa haji) Sekalian dengan ibrotnya. 


JAWABAN : 


? Alvin Hadi 
Tidak sah haji kedua orang yang digantikannya. Lihat Majmu' juz 7 ,hal..100 & 138 : 
YEL OY Lagis Aly Aing Yy Legi demi dal pol Anil Lau Lagis pel Lapis a£ Nor) peltul j Labusel JE (£ 3) 
VISI 0S NI OY damdi 2 dal Aini! Lag dani 303 Pal sp jg AI ya dah Wae yag Cal YP linu 
Sena Yy Kaali ya PA, Halo al Fendi Ary AYI ALE Ale yi USA AiIL on oya al ay j,L 
Dan ini syarat-syarat menjadi badal / pengganti haji. 


Ob aamiin (YR lah Ain ana ot UU Olla Raul PH Lg dia maan SAI ISU by A3 Lusi JG CA 
bagan OS YO Gal AS Jika Gp ya OA Ol (LT, dale YI (GUI Lalu — DEL db OS 


2 Ghufron Bkl 

Badal haji untuk dua orang atau lebih sekaligus hukumnya tidak sah untuk kedua-duanya dan haji 
tersebut menjadi haji sunah bagi pelakunya, karena niat haji (ihram) untuk dua orang sekaligus 
baik untuk dirinya dan orang lain atau sama-sama orang lain hukum tidak boleh / tidak sah. 
(Almajmu' VII/100). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/708434109179400/ 


www.islamuna.info 


HAJI 


2939. KEUTAMAAN ORANG YANG BARU PULANG DARI 
MENUNAIKAN HAJI 

PERTANYAAN : 

2 Khaconk Cilik 

Mohon ma'af admin...Karena belum menemukan jawaban dan ta'bir, kami kirimkan lagi 
pertanyaan ini... Jika memang ada hadist, atau magolah yang kesimpulannya seperti ini, mohon 
masukan di komen yaa asatidz/dzah : 

“ Barang siapa yang sepulang dari ibadah haji, maka dia akan diiringi oleh 40 malaikat rohmat, 
dan malaikat tersbut tiap hari akan kembali lagi ke Mekkah, sampai di hari ke 40, akan tinggal 1 


malaikat yang tidak kembali ke Mekah, namun tetap mengiringi orang tersbut seterusnya.. Nah, 
itu Ada di kitab mana yaa...??? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Orang yang baru datang dari haji do'anya dimaghbul / diijabah. Mengenai batasan waktu diijabah 
do'a orang yang baru datang haji ada perbedaan pendapat di antara ulama' sebagian mengatakan 
hal tersebut berlaku mulai masuk Mekkah sampai pulang pada keluarganya, sebagian lagi 
berpendapat sebelum dia masuk rumahnya. Ada yang berpendapat sampai 40 hari dari berpulang 

haji. Sebagian yang lain mengatakan sampai tanggal 20 Rabi'ul Awal. : 
AalE pebamad FI Ki ISI Mega GW slow Ajar opily Olig | Olg BARU Opi ole loe ling dai la Lal ay 
SU Jera Ob Jopeall Jd Lega Ain Jika YI lb Ol 0 ab (og Anal JB" dy gdra sila SU y0ay Ole yag Anin 
9 jae 3 PI Romlah Aa Mat SUS Ol dan AI Ka ya el Ag Maia Sya Laga oral Aan Al enam S3 II 
Jet ly el yaa Ji Jab Wale Ayoo Jl din SUS Cab JING AINI Je Esa Ijah dede) JSI ato ya Lag caps 
Y/001 Jab bl Al 


MELI yp 1 yak jaad Aay 
mob jika il Wal og GS dm Gil ya YA mala il Pi" lal API el" #Duadly Ika Ale J3 pas 
galah Il angry JA Sopo ad Plemiang aly) B9 (JII ah oa Lb 3 ian 3 pdl Roma (GB Aap dl jAataal 
dng VI Joran dj cola Joo Jd OS ob aa Il 3 comel JI Hall ala LS Ain lead Kab jl clay coal Ju 
SH pataal Crime, 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/707330425956435/ 
2940. ADAB KETIKA ZIARAH MAKAM ROSULULLAH 
PERTANYAAN : 
? Ishag Udin 


Assalamualaikum... wr wr. ketika berziarah ke makam nabi Muhammad saw lebih utama 
menghadap kiblat, apa menghadap ke makam nabi Muhammad saw. ? terima kasih. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2454 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Dalam ziaroh kubur secara umum disunahkan dekat dengan guburnya dan menghadap wajahnya 
mayit yang diziarahi, jadi melihat keterangan yang ada di bawah ini ketika ziarah pada rosululloh 
tetap lebih afdlol / sunah menghadap pada wajah rosululloh / menghadap arah wajah rosululloh : 


YAI Sia 
Meolan Lyglata dgery D3 ag jl Jas yag pil Joy Il Sada Lee A73 ai ya Kap ON AU yag. 


YAN £ YoUbI “ulel 
Ca d0 Ileitanl Coke Ogeilal All JB Oly ALA Jaka slow Juey Gal Bye. 


Are Gaal 
AAS Anang CL 03 ya Ds Ol IV O0 God eat Ja ya Ale pelan Ol Le Ain AAS aj ya Of eyang 
tnpa dals Per Low dal jon OLS non Ad Lal ion Low die) 3 daa 


Waktu ziarah pada makam rosulillah sunnah menghadap arah kepala makam rosul dan 
membelakangi : 


LI da (adl Hadis | iamntann JPU IBU 0 meal LOL Ai Al Sis 3 DL Ga MP dal) Ren ya Hal il al 
Amy Hb al gb ae dl Usb laa BY 013 3 Aly aku 3 Ale 


YP ole tel 
paud AS dls yA Manah Oa Hiloe BNI UU oya SY IAIN Melor ALA Jakiuag 3 Ojy Rpr Jl eat 


YA pi Ga SSI: 
JA oa elaadl PN aa a Jail ya SI ae Hi Hi demak KE Ao B3 SESI Jl olin3 A8, 
JII nara pd la dea peily laktat ga Ily. 
Ye pi ulah 
JNE paka de Hady 9 Riba pdl 3 mbl hakor Jatitang 9 RAI petang Ol Hay peti ton gl RILIS Saad yahh Hay ed pil at 
Aa aga. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/708990295790448/ 
2962. HUKUM MENGHAJIKAN ORANG GILA 
PERTANYAAN : 


2 Mahmoedie El-andalusy 
Assalamualaikum, mau nanya kyai dan poro asatidz dan asatidzah piss-ktb yang dimulyakan oleh 
allah, bagaimana hukumnya menghajikan orang yang maaf (gila) dengan memakai harta orang 


www.islamuna.info 


HAJI | 2455 ) 


yang gila tadi ??? Mohon jawaban beserta ibarohnya, terimakasih 
JAWABAN : 


2 Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikumussalam Warohmah, syarat waib haji & Umroh ada 7, adapun yang ke tiga adalah 
berakal.Al-Igna' Fii Halli Al-Fadzi abi Syuja' 1/251: 


pAokadi Fla Lil pad OpS Yg g02 Se OLEDG ( ind & adl) II, GBI (3 


2 Kakek Jhosy 

Wa'alaikum salam wr wb Intinya, Menurut imam an'Nawawi menggantikan hajinya orang gila tidak 
sah dan tidak boleh menggantikan dalam haji fardhuh / haji yang wajib . Menurut madzhab kita 
(Syafi'iyyah) 

Sedangkan Ba'dul hanabilah wali / orang tua beri-hrom untuk menghajikan anak yang gila hukum 
hajinya sah . Krna digiyaskan pada anak yang belum mumayyis( belum pintar). Dan menurut goul 
mu'tamad dalam madzhab hajinya tidak SAH . 


SEN Oom NIS EH dialinual aras Y daa Gem ab Yan Ol Usai OT USS 8 ol 3 3 AL an) Gagal JB 
sglag mat JB Ag Uaue PA - 3 alat 

de Aek mirly al pel Lola Ol alah Lang ae UP Liya OS) 1G oral GH ajo Kiai Il 0P Lulo S3 
SBI ID NS dani GI oya yaa Keya! LIS Co wali, 

Da mana Y al Gaal G Asally jali ab Coal AS Lal aa O gim 0 Ae pd II Of AMS Gam el, 
O yiomll 093 seal dy EP Gal ds 

Lelang dan oaki2 Udin FI nas Yg Gigi tesUatal Jas Y OST Lebar Ojomll de Al CL Y SLSYI Gs JU 
Ga ad age Aoa 3 amal IU ag Jeda «Jill 3 adl de Ulas IJIN d cai Ol NS, 


» Mas Hamzah 
Tambahan ta'bir . 


oki2 Of din Oloag Yg Mela Ops de —8 ay El KI Ol Yy UPJ Heal 3 JU 
IP Land dip Yono OLS ISP Ala, yA Ce AU III Felitn VI) Ll bj Jai Any (Aa Y SY deler) Ai 
SMAN JP yg A2 FA ya Iitag Y dil Lagonol OVJ dialital jl por Bg teri dale LG HIS pb Lala LIA OS 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/728720150484129/ 
3002. HUKUM MEMBAWA BATU TANAH HARAM KE 
TANAH AIR BUMI HALAL 
PERTANYAAN : 
Assalaamu alaikum ! Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang tanpa sengaja, membawa 


batu tanah haram ke tanah air ? Haramkah hal itu ? Syukran min gabl. Saya menemukan ini 
dalam Syarh Muhadzdzab linnawawi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2456 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


9 Ke yaaah dat G3 Saleh! JB ISS 3 ciinak Balas ok 6 JI IP oma PI ST LAI AE Hall JUS 
KAI JBy eLage oya ES SH Klo J4 (ayal Odia G3 Ola lo Laguty clagal El YA Y 1 Kab mall : 
Gaal oat gai H0 JB of La SI Sa MADU agar pe 0S Halu ya 0 SI 0g JB) el LN 
AS 3 aa pal ae Jeg 0g AT, EL Ball Celog Jalla Saka Ur PWI Umi! (de pal) cAkalai 
G JEg JR SJ OY JI II 3 di KA Ine oa LOG ENY SI ab 3 Eli JB 22 padi 
Ob Jake Ida 2 ALI JG CA sya pl ola ia MU 3 abi AM YAI KE JB elagarl lo TP em 
SELAI 3 luna NASA Ll Jis at Lal ya BID gl oya Bora ya JAS Ji HI Bala ya Km 
Soy JU (Ola YG An pel Ob Hendy dalah JU cap al 01,4 Laga Pl Ol 3 ln IU ika Juni laka 
SLS 3 WLAN ola ALIS S3 AA ya FI AT yag AT Kanya 3 RI IE AI dj oo Alah Anal 20 
DB Ur Ca ala Kogan gg US oral Gebaal Jalu laa (le Bb Wg 6g Udh Ala HI Inda (AI Ob Lele, casaill 
Selly cah Ha ola Sya. 


Dan sepertinya Kebanyakan Ulama Syafi'iyyah, hanya menghukumkan makruh memindahkan 
tanah atau batu tanah haram ke tanah halal. 


sal catat 3 Al al Fadli 204 JB PAN SIN Sai AAS Laga pel 0 SG alone ya 01 SNI If ya JB, 
0g) EL Baal log Jali G5 pdl Uno HA, gm le 


Apakah ini yang Mu'tamad, atau hukum haramkah yang mu'tamad ? | Syamsuddin Muhammad 
Nur Aini | 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 
Wa'alaikumussalam. Hukumnya wajib dikembalikan ke tanah haram, bisa dengan cara menitipkan 
ke orang yang umroh, haji atau yang hendak ke tanah haram. 


-..9 2 33. o- 2 38. 002. 20 -20 0 -2.0 . - 0 2 20 go - 
KPI JL Golely Aan ya dl on) Alah Ud AJ al CPI Bila ya CA Op 


Maka apabila mengeluarkan batu haram atau tanah haram, maka dia diharuskan mengembalikan 
ke tempatnya dan memasukkan ke tanah haram. (Lihat Kitab Al-Hawwi Al-Kabir Juz 4 Halaman 
314). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/703946616294816/ 
www.fb.com/notes/746974968658647 


3120. HUKUM MEMAKAI PAKAIAN IHROM SELAIN WARNA 
PUTIH 
PERTANYAAN : 


2 Rofiah Adawiyah 
Assalamu'alaikum warohmatulloh, mau tanya, Menggunakan pakaian ihrom selain warna putih itu 
boleh tidak ?? Pake warna kuning atau hijau misalnya. Trims 


www.islamuna.info 


HAJI 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Imam Nawawi dalam kitab Roudhoh menyatakan : 
Disunnahkan memakai izar dan rida' berwarna putih dan baru atau yang telah dicuci ketika ihram 
dan MAKRUH menggunakan yang diwenter/berwarna (selain putih). 


Yg ganas Cemal ld IN JI OS Of Entang. ondaig elang UII ada ra Pj cela L 3 &3 
£ smk oa) «Hyuk 
Sedangkan dalam kitab Mawahibul jalil fikh Maliki tidak apa apa menggunakan yang di warnai 
dengan minyak asalkan bukan minyak misik atau minyak ambar. 
basa rama GSM Le dab dos SLS Ol mall Gaal IU yaaa man MP BAU ee Yg pil BJB RB) 
Pa) . 
2 Ghufron Bkl 
Ketika ihrom boleh memakai pakaian yang selain warna putih, tapi yang sunah adalah memakai 
pakaian yang berwarna putih. : 
Gol 
ML ya ASIP ye3 Lad gina g Leon puma 323 AE ea deli 0 AYI das MAAN 3 BS Lai Jen JI pang 
& mami Uta La ina La JII Wawa lay UI li la Ondaleid VI) Uyasador redaml elo yg ll yaaa Jai 
Ok AE jam WA Gaia Lelo ly jaN Altag pLebl AbyiS ASN. 


2 Hariz Jaya 
Lihat Kitab Subulus Salam Halaman 10 Bab Hajii : 


v3 Oljisy doang dana Kay Jaa mad adl Relay Ugal andy HE 0 padi Ce pdl BNI ya oat dl lal, 
Jai 32 OS OMIU Bl La JS Gagak! oya SIA ago jl Kembal y Lagumalay Ungitad UP p£ pad Y) Unidul 

HE Je Ja La Kalah, alah S3 GS JB ca data UE Lab US Gps Oa belt Relay bai, 

Ob Hall Of lela. Pk gl Alya gl Rar oya Aa Uje din dal, K0 JS yag Gal IS paldk Yg ola Y Ga JI Raba 
Gasak Tor ad PAS CPI mad ST ASI Cal 3 Upale 04 SAI) ca Pen LA Je P4 La Cab 

OP AL Dg LS tua Ady SAI SY Chong jim 3 Gale Jua SAI yag Sl Alay eni Ula pa oa, 

OP 3JB yag DIly JUS S3 La aka Legong Jia Aa pall BLAI SAS BUSI oma dial Jon JI jie jp ga Jen gai! 
Tag AI aya Ola af ang deal ay OA ae Ugal pg udta Jala DG ba selaku Y pa Jr GLS Lee 

delay SUS 3 rs Ai AUEB I Glong dead Lal yee La ay Telor ya WS ya Cai LM 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Imam Bukhari membuat judul bab haji dalam shahih Bukhari (4/39) sbb : 


12 0 Ben 290... An 0 3 — 2 20590 310 3 90. 3g - Pa Id 0... 2 20 - - 00. AD 0 8 0 X0 A4 —o- — - 
Up ab UE Lapan Lg Binani AG Upi Ab Lo) Raden) 34 Ro, UI Ca pa aa LL 
P4 o- @-20- 90 go 3 0. . 4 0 2 9. 2. 2 20 0 20 # Ta 2313 - Sa 3 - 233 Pera 12 85 Tati OL 10 0 20 202 
HA 3) yag Spadl g Gde La Retile 53 jl irama SU ale J3 Olji2) Uy yana gi Uaali Up aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2458 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PT ad 02 o - 2. 290 2.0 -09 
AL Jay Of gal U ala ey al. 


Bab apa yang dipakai oleh orang ihram berupa pakaian, selendang dan sarung. Aisyah 
radhiyallaahu 'anhaa memakai pakaian pakaian yang dicelup "ushfur dalam keadaan beliau ihram. 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/740672012622276/ 


3122. SAHKAH TKI DI ARAB SAUDI MELAKSANAKAN HAJI 
? 

PERTANYAAN : 

? Ishag Udin 


Assalamualaikum...wr wb. sahkah tenaga kerja indonesia ( TKI ) yang (saat musim haji) sedang 
bekerja di saudi arabia melaksanan ibadah haji ? terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Hajinya TKI hukumnya sah bila memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak wajib mengulangi 
hajinya karena haji tersebut sudah menggugurkan kewajiban. Akan tetapi haji tersebut dihukumi 
haram bila khawatir timbul bahaya seperti akan dipenjara ketika tertangkap sebab dianggap illegal 
misalnya. 


YA EN de ad : 

HP abs olah elyan ding da2 Lay din Tanaa HI Ob Abg yag MUSI Cal AI sa ISI Os YI Of IJG sa SI, 
La Kn OA IS Bb jay daa SN Gea AJE Lo yr nol So elly 2 YIN 0 BLEE, rdl 3 LM gang Lol af IN 
Gejb Yg leaoy ji Ngada jl Laga Long ay la jl Lagian al dia RAS adi jl oya jl Aemdi Cdla Aha Jb 3 lbs lb Ag Gala 
ora aib ds AE ISI pb Leo Ja Ketan NYI aral Iyaad ls op oya 


AA ALI 
demo 53 pRAI aa Sah Uralaiana SU Olga jail Daya Lebb3 PAYI PP ser al 
Il JUS mp ara ad Jua Salad piala PP Olg (IAI. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/723745240981620 


3162. CARA TAHALUL BAGI ORANG YANG TIDAK 
MEMPUNYAI RAMBUT (BOTAK) 

PERTANYAAN : 

2 Pengangguran Sukses 

Assalamu'alaikum, salah satu rukun haji yaitu cukur rambut minimal 3 helai. Benarkah ? Jika 


benar, apa yang harus dilakukan oleh orang gundul yang tak ada rambutnya untuk dipotong ? 
Terimaksih 


www.islamuna.info 


HAJI | 2459 ) 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Bagi yang tidak punya rambut atau botak maka disunnahkan menjalankan alat pencukur pada 
kepalanya, dan ini tidaklah wajib menurut syafi'iyah, sedangkan menurut hanafiyah hukumnya 
wajib.Dan menurut maliki dan hambali sama dengan syafi'iyah yaitu sunnah. 


- Kitab Muhadzab 


Cara goal Gl ul Ju3NI9 . gomll au Hilal Ron al ale gi MY. La SB dlsy lo Jilg 
SB JB "al aus AU 1S) 308 Cal S9) lal » dual, le cal Ja Ul LnniwadG gol US yl3 ul 
calo ISI Sall Jus ilgiy Talita Jay Gile 3 SY ells Du Yg " dal) ole wwwgall 301 gol 


- Kitab Majmu' Syarah Muhadzab 


oa Jis « 5y Ng dl, de saga JL ol ing dd Yg ale Gis Yawl, dc sa yo (2,3) 
dwly 00 suga 01 BD Ul ade lali las! all. 
gal J9. dl yo Elasl 29250 909 4 0) .ol Lim N : JB dl ygld yul yo 5 yul 0g lubwol KS29 
Uap Gil Song dlo b28199 « Hsl9 ,L011 SD : dau . 


Bagi laki-laki, keutamaan saat tahalul adalah dengan mencukur seluruh rambut kepala 


usil Cyrod goal! Gbu ul J3, 


Dan bagi wanita adalah memotong rambut bukan mencukur 


vas PJB alug le AU lo gl Ul logis AI ud) yubs pl S9) ld Sai Ag 0 mo il ol WS Ul 
Sasa el ole sal (gl ola de 


Wallahu A'lam 


2 Ghufron Bkl 

Mencukur merupakan rukun haji bagi orang yg kepalanya ada rambutnya, bila kepalanya tidak 
berambut maka gugurlah kewajiban tersebut akan tetapi bagi yang tidak berambut sunah 
menjalan pisau cukur di atas kepalanya. Perbedaan HALAU DAN TA@SHIR adalah HALGU ialah 
menghilangkan rambut sampai asalnya / botak dengan alat cukur sedangkan TA@SHIR ialah 
menghilangkan rambut tidak sampai asal / tidak dibotakin, bagi wanita lebih utama TAGSHIR 
karena HALGU bagi wanita hukumnya makruh : 


Y/TAN : gula dll 

(SI ie bia YG Lt dual) 93 US lesi Lg Ulil JS)AI yuolsg SI (Las UI Lawolsg 103) 
ail abling .aninoll »ggtund! 99 Bole SSI Kas Als Gl yu USAI yo 0869 naw3all LL ol Cu 

al le yua 309 meal ai Ba sg Jk ox MIA Maula Sela ba SU 

ale ulu Y al yaa dalisul des oleg “ule lip dil Kai Alas ole Li ying "Ls D9 Sawi yu! 

ade elus A9 99 2500 gl R3 49 small gl al Jl yaaa Uli ss Sby JudNI R0 lg 58 JB 

6S 6S) s8 Ih leg lala 49 gi loul JnAtillg « matill yo basi SW 98 SI sule LL «get 

va (Suu (S4 AB cal 9d 220 MY cake Uly DG, yglis0 dalitul 99 yullg .ceslg Jd wil 

al SBI bad yg ya dasi A9 C5 lh dUE Jan Sy24 NG ati yo Sl uull Lo 1033) Ol Jassall 

AJB) A8 jav las OJ Log cai Jas jiwa! el Jotig mal Jl juta Bale lagio JS solarslg 148 mail: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2460 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


smotiillg Goll9 Jlotiwl 46 yo sat gd gd (sma gl 10989) nowglb sesi Iloiiul 98 (“lau 
Lg al dlm al disi gl dlamcati gl lala WI elgil yo £si SL sendi J5) ade bol seaysio Luh 
DAS AAS Ro Agiall 99 KS 4 ul dg US9 el dls yo S3 lo le ssi (uc Jl Sy J3) 
(5 55y lo Jel9 J3) LS wd 983 ca s2 SI le Jlbull 8893 lg UX Aa! D05 0) RSI cak 
(otoxating pu995 uailan) " talles gal salat SIB UI Sl (van db Hale3) small II yo si 
"(1 Soil JB emsall 4d Siwsoll aging 14 alba ISS SN dil 1205 Jatdlg “dlu Y Call 4 
di adl dadali cam leah ulc Ji (v2) Ae33 sasa) US lao US ISI gandl VX cell pd Ja Ag 
ke ALAN AG Jati al Kunto ue Lan gaballo MALANI 2g Ieaban Sio semisal sel oa 
Ego-dll 98 di 


pasal SI (Kur) daosid A93) .oito ol .R0AJI somuoy USG 93 lugas Ky Y ul ade, 
a68 dulu Ag slelasi Ju28NI si Also sal asill gun lb si (JeS8NI uylul 10333) .asuas JL L 
(v2) JB dislg “Iu33NI9 MAL las Usai UN dak A3NI GLS, mill 9 oat ole yalaal s3 Lani 
asal Jl 93 JBS meniloall an Jl all "JS S ey matallg "All Joan, LES .enilaall an asli 
39 wi RN JI sil Ol lo lali BLBI 0 sig 159 V9 Ill Yu Al lo AS IS 1 mol 
aouasi yo SI (Mio A1 ol GX #Alg3) Jual Sio mat pull A00 8 sell yo dual, dg Al M3 Gl 
lelio iis dina Jadid 0xidl SI (il sal swotig :Og3) 0nd alodg selo aloYl 389 .(u2). 

JBL omoiidl elaidl sda loil “Il ella Gaal Haus Sial SIS gal S9) lol SI (Lgils 0 oJsl :0333) 
Alia MY sa you J9 gam 98 pad ade lali Ld 3 Jo lela Gill yogi Yg #Aito 49 Lubsll 
dulgall 9 dau! S9 . “3 lag ISA Cu AS glodll 9 gal wd ac A al Jlog JBL Ouuusui 9. 
Inintu LsA05 alas 2 sila Vl0s3 salad A5 2alsil 388 20 Glo “aRb sal Jl aral ll atg. 


Wallahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/773423542680456 


3170. BURUNG TIDAK DAPAT MELINTAS DI ATAS KA'BAH 
? 


PERTANYAAN : 


Ada yang tahu nggak tentang keterangan dari ulama' yang mengatakan bahwa "segala sesuatu itu 
nggak bisa melintas di atas ka'bah, kalo berani melintas, maka ia akan jatuh". . .Kalo' ada yang 
tahu, tolong sumber keterangannya ? ? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 
Wa alaikumus salaamw arohmatulloh. 
YAN md ap 
S9 MD 9 algd J8 Isl Io 833 ala NS wall Sl 50 yg sala SL 5S dmualg Wb SI (win Kls ag 
Sala) olgd IS 460 J Juos Il NI olga gbosu yl gloss N 9 Alas 9 Lu ic Gil gal 


Pada baitulloh terdapat tanda-tanda yang nyata, maksudnya tanda tanda yang jelas seperti 
menyingkirnya burung burung dari sejajar dengan baitulloh, maka burung burung tidak terbang 
diatasnya, tetapi ketika berhadapan dengan udaranya baituloh sedangkan burung tersebut di 
angkasa maka dia menyingkir kekanan dan kekiri dan tidak mampu memasuki udaranya baitulloh 
kecuali jika dalam keadaan sakit maka bisa memasukinya untuk berobat. (Miroh Labiid 1/142). 


www.islamuna.info 


HAJI | 2461) 


2 Mas Hamzah 
- Tafsir Al Baghowi 


abad Ori NG abi all ul Cl 93 LN yog 


Termasuk tanda-tandanya baitulloh adalah sesungguhnya burung yang sedang terbang tidak 
terbang diatasnya. 


- Tafsir Al Gurtuby | 
boo Hd Oky d Dil Ul Leiog 


Sebagian dari tandanya baitulloh adalah burung yang dalam keadaan sehat tidak bisa terbang 
diatasnya. 


- Tafsir Al Kabir 

adl calog Lo ISI Lis Sos Ji el oedl 3 Lil pub ic Ae H33 pol Jis gali Ul 1 dal Jl dus 
1933 . 

Keutamaan yang ke empat adalah sesungguhnya burung tidak melewati diatas ka'bah ketika 


terbang di udaranya tetapi mereka menyingkir darinya ketika sampai diatas ka'bah. Wallohu a'lam 
bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/774407255915418/ 


3534. HAJI MENINGGAL SAAT SA'I WAJIBKAH 
MEMBAYAR DAM ? 
PERTANYAAN : 


? Aiezhna Bella 
Apakah orang yang meninggal ketika sa'i wajib membayar dam ?? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Tidak wajib, karena jika meninggal ketika sdg melaksanakan ibadah haji maka menurut goul jadid 
ibadah(haji) yang telah dilakukan menjadi batal kecuali pahalanya, dan wajib menghajikannya 
dengan harta tinggalan mayit jika masih tetap dalam tanggungannya. Menurut goul godim boleh 
melanjutkan ibadah yang belum diselesaikannya. Untuk perincian goul godim baca ta'bir kitab 
roudhoh di bawah : 


225 «gpu H2 mali Lab . YG £ daa ale elill 20 Jet Gill 49 Audi Uc gal Ula || 
OS Ol S5 yo dis ala! Dug « lgi 98 VI Y waloll Ily : mall add. gay ndillg . Dag 
Pa Tae EA atap d Ooh ep SAI 39 su 9 9 Lb : mall cg . dipd 99 piiuul « 
Jsily sll Alat 23590 yuli Ng £ JlAL NI Ely ilag S9 HIS gl Hita Ng «Call Itu ul isu Litg 

in suguil al ya de siy Aid, Colin . 

US Uli 3 . Sem 9 Sabu ai « dagu : lada . Oles Will 4 a yo5 bou88 « al SAI USG Sad & uls 


lag2u2l9 «AL ULuu S3 « Esai Jlaci wo Lau Lagi « roy Yg « Cuy Yg » Asag Bal Cilaho: 
Ga lo de uu ISdg « olaul Il RaJI sesal asu al elisil Rio oilg « Jos YI dy yubg « RalL a ay 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2462 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ati Sl WS elu! ayu lvl 4 alillg yall yag N lola bl ass «sal Ul 3) « Kd oles 
as lb ya Sa IN 4 eludl jemu Y al HNS YG, lodasy Calo Ul 4 salloll JB calo ISI «AS ISd . Cwall 


(as) SSI sll agam pdglg . mall . 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang dari Majmu': 


(R2) ulagiin YAI Ad SAS ole Ulull ygai Jd lil 98 Audi GS BSI lo ISI : gosall ya 
Ilgill 58 AN Sulall Ily Sl oles .18 Bl Jo3A 4953 (waillg) marallg BAE 4357 Y Ans 
Jika on NI Batan J gl C3 JS UI Ai53 93 KS Jikal 8 JS Ul A3 So Ae TES nya 


cgdil Lg. 


cal Bsaollg all elsl 2 0s gl 25L a20 Lilo ISI Kabul Inn Fasa) Rita Il) R5 939 
agio Uluall 0d 59 X3 lala : Ulgadl S Jill log dis Bagllg BNI yu Ul log Jed le Lau 3 
SI al dis susi V9 A8 Eu lo ploil loh X a09 A25 sliil joisall gl all lo Jl il S4 yo 
Jag Ole Al alas Hguidl ol yulis up MUI ac Cas AB ale aral Ud 9d Ihdg «3 ol! sll Yg - 
plug Gale AI Kalo “J3 Wlad Adul AiLN893 Jas, 4893 delouoll a20 499 Elo dna 9d Ag - : 
(a92 Lgu V6 "Dalos doooi X9 dual) Ialasi X9 4459 loyo X9 (Ay gi S9 dgikS9 «aw 9 slo palu! 
lo 39 Lnlgll ul cale Jas Ig .425 Igail gl dx» ISSI - akug ule dll Kao owl Ji ad (( Lulo dokll 
sglil nloo wd SS de s3 bo Ulg 555. 


MAS ul linyh Jpd le HA CulS9 Bs00llg Hall ellil adl gl ANU asal Lo ISI: ML Jl 
soisal! gl all Klo gd Ul Sy yo pgio Ulu! 029 43 YAI slolal: UlgalIS Jul log dic 5 oallg all 
Uddoll 99 sdg « #odll al Yg aa el dc sud Yg Ud ed lo alosl ling N 003 A55 lil 
a20 A99 Elygll dna 9 LiB9 - alug Gale All lo sell Ul yul ey al uc Luas jab Hc mual 
dug 499 OgiiS9 yamg slov ogluel )) : - alug le All lu -JlaS Wla3 Aula Aiwn893 Ja, 333 Ula 
ul Jl auo -suill Ja al (( Lulo doll aga Casa OI Lulu dgwwai Ng Gulo, Inlosi Ng Agag 19 053 X9 
V9 Kal ud Is ade s5 lo « ulas 555 bo 9d Uslall « ulade Ja Ihag dn Igoil gl asa IguAsI - alwg 
Mo Yg Uc aa ul my Yah leg «pal Id uc dil Kgilg lc Al ng lo SSB sad 28 3 
C3 NI lblusl uc R5 Us Uc « 

Jel - dls - dls 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/843370352352441/ 


3573. JIKA KITA HADATS KETIKA THOWAF 
PERTANYAAN : 


2 Arfa Albushiri 
Ketika tengah-tengah thowaf buang air besar. Apakah towafnya diulang lagi atau meneruskan.? 
terimakasih atas jawabannya 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wudhu lagi kemudian meneruskan (hitungan) towafnya. Lihat kitab majmu' : 


dis Gas ats ls las ISIB Am ye Am Sl 3oma NY MY aing Lagi “Spa 155 sa Was la 
al elu d j3 GELI Jlaw 


www.islamuna.info 


HAJI 


2 Ghufron Bkl 
Sepakat dengan Mas Hamzah : 


alga Call 2290 0 (win9) Judll Jadul saksi dio Wala (Lgi) Inc Mb alisall knieo 
Ld Jaisy lo 49 Jaisy Glglll ul J9Nl 589 dll 198 LS (Lili J93 633) .Y Al LSJJI Sic UI, 
RAI 33 Jlb Ul ISS9 Ieidl v3 Ul sll Jalg sad dc Lio ISI LadlI dim UB. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/845902542099222/ 


3621. NAIK JABAL RAHMAH DAN BERDO'A DI SANA 
PERTANYAAN : 


2 Kakek Jhosy 

Assalamualaikum Wr Wb. TITIPAN dari Abi Asy Raf : Ketika melaksanakan ibadah haji dipadang 
araft semua jamaah naik ke Jabal rahmah disitu ada bukit kecil yang sekarng sudah dibangun 
menjadi besar . Dan semua jamaah haji naik keatas ada yang bedoa dan juga yang menulis 
dibukit kecil tersebut. Ada yang menulis nama keluarganya juga kerabatnya dll .Tujuan menulis 
katanya agar terpanggil oleh Allah ke Makkah (Melakasanakan ibadah haji) 

1. Adakah hadist atau dalil yang menjelaskannya ? 

2. Apa hikmah dan keutamaan menulis tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Naik ke gunung rahmah tidak ada dasarnya dan tidak ada keutamaannya. Apalagi menulis dan 
memajang foto. 
335 B5 ulsill Into “ubud lou paud lengle Uniy Sinagy la lelap iittala 
Hola 5 Ian ga eh UI yana Bas sala Sip Ta Y ID Y ab ia Yaa Ja 372 3. Sana JA nee JR 9 
EN oo a os MH Sela. SJ | mael angle Nag ya gJ UA (IL, Wa ola sala BU Ay AA aa ary La yo 


? Mas Hamzah 

Idem dengan kang rampak naung, tidak ada hadis yang shohih maupun dhoif tentang itu serta 
tidak ada fadhilah khusus tentang naik ke jabal rohmah tsb.kecuali at tobari yang menganjurkan 
wuguf disana, begitu juga al mawardi yang menganjurkan menuju ke jabal yang disebut jabal du'a 
yaitu tempat wugufnya para nabi, al bandiniji juga menyebutkan yang semisal al mawardi. Tetapi 
menurut imam nawawi pendapat mereka itu tidak ada asalnya.imam haromain berkata : " di 
tengah arofah terdapat gunung yang bernama jabal rohmah, tiada ibadah dalam menaikinya 
walaupun orang-orang membiasakannya. Wallohu a'lam. Lihat kitab majmu' : 


dil Haa la cb big 98 SIJI dan Jl Jo ale CIgB3lb elus“ 0 plgall Sic sgital lo lolg « 
Sal5 Us 1 48 XI SSI uan Y Ul gilea 0 Adsi lor is WBC UD yo done ale dngan ia 
yan Jia S2 Aduh lay yanisy Alat Jan Id 2920 18 ani yan al 2S Ag « disi A9 
Lai 1 JB UB Syabll 3 up Momo ia gal VI alug le Al adam AI Jowo SS90 2£ Lc 
ae da Ia Ina Lana Selai 3 Soglall JB IhS9 « le 13333) 

| | dISJ Kawal S9 « agalc dog dl Ol glo elu NI 65890 . 
AJI odao WI Joy Wow seluie VI Jln Lua3 Ng Tu CD WB” y dg J Jml Node SJ Isag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2464 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1388 . dum LS 0429 pluuo R20 49 Wip59 094289 Gale Igi9 SL sole aro SI 9d alwg Ale 
Jas aw Ja VM 0 lorg 49 M0! alol JB 389 . sloell 40 ad ye 9 Lulu gang Ke3lalI ule oi 
Jel Wl9 « yul oslisa US Ul9 009215 59 elu des jl. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/photo.php?fbid-684801864948407 


3676. TERNYATA SEMUA NABI MELAKSANAKAN IBADAH 
HAJI 
PERTANYAAN : 


Maaf ustadz mau tanya... apakah semua nabi melaksanakan haji ? hatur nuhun. (Comunity 
Tumila) 


JAWABAN : 


Iya, semua Nabi melaksanakan haji. Semua nabi melaksanakan ibadah haji hal ini berbeda 
dengan pendapat urwah bin zubair yang mengatakan bahwa nabi Hud dan nabi Sholeh alaihimas 
salam tidak pernah melaksanakan ibadah haji karena mereka berdua sibuk mengurusi umatnya, 
tapi pendapat urwah ini bertentangan dengan hadis yang lainnya yang mengatakan bahwa nabi 
Hud dan Nabi Sholeh alaihimas salam telah melaksanakan haji, diantaranya adalah hadis : " 
semua Nabi dan Rasul melaksanakan ibadah haji di baitulloh.", juga ucapan dari Al Hasan dalam 
risalahnya bahwa Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : " sesungguhnyanya 
kuburannya nabi Nuh, Hud, Syu'aib dan Sholeh berada diantara rukun dan magom dan zamzam 
"Dan sudah maklum diketahui bahwa mereka tidak mendatangi baitulloh kecuali berhaji. Wallohu 
a'lam bis showab. 


Lihat kitab na al jamal aa : 


— 0-11 DB - -— 


para 

bs Lo al SI - dag Ole Ul al - dll Jgta) R6 Igo cair JB wil EE )Slus Cal 2531 3 

ES MS 3lasil p 50 Gil ws sal JI J3 oli X9 Uni 2330 Isl, WII Jaw) LA calaS ol X3 
ale wualud lab 02 

Jua J3 sluidl Bas € Sl ia Cas 9d 25 lay 353 lago33 Lal less Blog 9D aga ul 
call 1435» . 


Jp Ola butilo Sigll yo K5 Kasual 25 lal We pol Ul Soyg-donill sil ll yo 3d9 : cwllll dilcl 
adl al asu Lai AI Casa Ad 4G al JB. Tina IX dus Call Igo el3 9 slou IgiS ANA ul 2d JB 
blog 1598 sosial ol BXS A5 VI gw yo b dil oye 0 20 Sillo.as VI Jl DL lc. 


alilb3 11393 JI sc doel JIB-Lxay al logil JB SI (lWluo3 1388 situul ya) BOS 1A33) ! sll Will 
sob logis salluog y9d go Las Lagig pal ul wuiah :JB Cua - lagic Al yu5) - ml 0 B9. 

asa NI any lai dl amy al 1ASualin lee A28 pul ul ll Lay Ai logogi 

38 sell Jas lgio sa lngil 3548 Cuplal yA5le0 aon 52 al Lupa Ul Bang Jai og alus 
Aallg KS 0 lord Alang Lusiag d9dg Z9 28 Ul 1JB - akug We AU ado - Ul Jgwo Ul #Ulus, 
SI 0g Dual 05 a.l de ato Lwiall Ul R0.25 satu Cd Ugib N Agil agleall Uo9.2 5053 

Jl 9 sadoga3 ad eluol Adg cell dio Le H0 uio lagi sowall Uuda yo lodgi 25059 pliallg 

PG - algae Al alan - gtu UC (ago D9 asi 3 Jitiwu sol « ul Cus yo do all gl dal ,SII 


www.islamuna.info 


HAJI | 2465 ) 


Loslo-al ld Sio 909 sel Hasi dal SI gl doll by NI luo Kill ga Ng, 


elu gg 09 U Cillas camll adl asi ag 1089 Jago Curas 9d JB bol ye Ilsall ac Vino 633, 
ag Sl JB Ho Solay s0 alug le AJI slo Al Igo ol :lagis Gil 915) Uus pl Euis y39 
dulil al adl 2135 Ag Aisll yo Lol Sadlaale a90 adl Jul is JB 53 S3, Ia Iga Sisa. 
Dll ule sio Y wig adl jul wis JB oa Sui : laJB Soda du «si "Jb3 ad Tni ale sil si 
alwo 019) sub 989 WS GiSU alas Ggod yo d5 lc da5 el 05 HOL Wc 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Timur Lenk, Ghufron Bkl 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/887604791262330 
www.fb.com/groups/piss.ktb/881835515172591/ 


3790. HUKUM HAJI BERKALI-KALI (BERULANG-ULANG) 
PERTANYAAN : 


2 Kang Mas Imron 

Assalamualaikum..Kang.. Mbak.. Yai.. Gus.. Bu nyai.. Numpang lewat sekalian tanya hehehehe... 
Ceritanya gini.. Katakan bang jono adalah konglomerat di desanya.. Saking kayanya tidak 
tanggung-tanggung hampir setiap tahun melakukan ibadah haji dan umroh. sampai anaknya yang 
masih dibawah umur pun diajaknya berangkat ke tanah suci makkah. Di lain sisi masih banyak 
warga disekitar bang jono yang masih membutuhkan uluran tangan para dermawan.. Mengingat 
kondisi ekonominya masih tergolong kelas rendah ke bawah.Pertanyaan : 

1. Berdasarkan deskripsi di atas bagaimanakah hukum melaksanakan haji bagi bang jono ? 

2. Bagaimanakah hukum mendaftarkan haji anak kecil yang belum agil baligh, mengingat kuota 
haji di indonesia dibatasi, sehingga orang yang sudah agil baligh dan nampu menjadi tertunda 
hajinya karena kuota a habis diambil sama anak kecil tadi ? Mohon bantuannya. Hehehehe 


JAWABAN : 


? Masaji Antoro 

Kewajiban haji dan umrah sepanjang umur seseorang itu hanya sekali, bila sudah sekali 
melaksanakan keduanya hukumnya bisa fardhu kifayah bisa sunah (lihat keterangan ibarah). 
Sementara itu menolong orang lain bisa fardhu ain, fardhu kifaayah bisa juga sunah. Bila haji yang 
bukan wajib dan membantu orang lain diatas sama-sama fardhu kifayah atau sama-sama sunah 
mengenai mana yang lebih utama ada dua pendapat : 

1. Lebih utama naik haji 

2. Lebih utama membantu orang lain 


DASAR PENGAMBILAN HUKUM 


SBI yo Ulang se SNI de Sesal da2 el dim JS LileS L929 Leul Ulus 
usia 9 Ulwollg 


Keduanya juga wajib dilakukan kifaayah dilakukan setiap tahun bagi orang-orang merdeka, baligh 
agar dapat menghidupkan ka'bah yang mulia.... Dan keduanya sunah bagi hamba sahaya, anak- 
anak dan orang gila. | Faanah at-Thoolibiin 11/280 J. 


Jul ALI 3S v0 JA ale les ae Adil 1913) ed Jai 199259 Ai y09) lela all yog 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2466 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 Jusil Ball yoy ul ale el 6,53 lo ale yiel Jull yo Jkasl 09 US 16,8 dell Jia 
2 ly 3 Solasil 2D Lgi pg lai Global 0 JAS le Ju lo gag Ai 0 JAS llaig Ball ,5,3 
abi no yo Ia Esbaill aa Ul 


Dan diantara amal-amal ketaatan yang paling besar dan ini sesuai dengan pernyataan Imam 
Syafi'l ra. adalah Belajar ilmu agama itu lebih utama dibandingkan shalat sunah karena belajar 
ilmu itu fardu kifaayah dan lebih utama ketimbang perkara sunah, Kewajiban bersedekah itu lebih 
utama ketimbang kewajiban haji dan sedekah sunah itu lebih utama ketimbang haji sunah. 
Menurut al Ibaadi bahwa orang yang berhaji dengan haji sunah itu lebih utama ketimbang sedekah 
sunah. | lidhooh fi Muhyi as-Sunnah li Ibni Hajar alHaitamy Hal. 5 |. 


RA gali JB3 ada Jlall de Ulang called Jati dil yu yA se Jis D0 LL 3 pai 
LX9 SUS yag 19 WI Jar HO bul 9 KS 9 KSisl9 cog po bi z3 yes WS wlsLal sileo gas 
salsa Jati 9d SSI aldIS SUYI Lho wd Uaig ll lu 


Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari algaadi alHusain bahwa 
haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy 
berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan- 
akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, Itikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. | Mugni 
alMuhtaaj 1/460 |. 


ale dar Sl calakall Jis yo bug 03 SSI lgio Jas all ul JB il ssi (sal BS Algis) 
sila ga2y RI A3 Sit UlayAL Sgall Lulo Sl LS LILOYI 48 pg All Luca LY9 was Jlal 

JB Koala Ad lo 159 dil Jus 98 Lul 39 659 Kiclg sling plus lali 25 yo3 lg call 

Alall s& 99 KA9to JAS 90 ud Ja3 Ul salllg 393 Jl uc do 


Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat sunah yang dikutip dari algaadi alHusain bahwa 
haji sunah itu adalah ibadah yang paling afdhal karena mencakup harta dan badan. Alhulaimy 
berpendapat, haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah, maka orang yang berhaji ia seakan- 
akan sekaligus melaksanakan shalat, puasa, I'tikaf zakat dan berjuang dijalan Allah. Menurut 
al-allaamah Abdurrauf al-munaawy, yang jelas bahwa pendapat alGaadi alHusain tersebut selain 
yang terkait dengan masalah ilmu. | Yaanah at-Thoolibiin 11/277 |. 


Jawaban saya diatas dengan melihat dan menimbang kadar antara ibadah haji dan amal 
sosialnya, bila hajinya sunnah, kemudian amal sosialnya wajib maka dipilih amal sosialnya, bila 
amal sosialnya sunah tapi hajinya fardhu kifaayah tentu dipilih ibadah hajinya dan seterusnya 
sesuai urutan keutamaannya dalam ibarah-ibarah diatas.... Wallaahu A'lamu Bis showaab....... 


2 Ghufron Bkl 
Haji berkali-kali tetap sunnah. Tidak bisa makruh apalagi haram. Akan tetapi menurut Imam Ibnu 
Hajar lebih utama mensedekahkan biaya ongkos hajinya yang berkali-kali 


Adapun perintah secara khusus melaksanakan haji berulang-ulang diantaranya adalah hadits : 


JJ ade dAng one UU 253 RAS OS L33 , &) pb dub 2S 403 , aa S3 a35 RS Ya. 


casan 


Dan Menurut Syekh Mutawalli As-sya'rowi menyatakan bahwa kesunnahan menlaksanakan haji 
berulang-ulang tercakup dalam kandungan ayat algur'an. 


www.islamuna.info 


HAJI 


Refrensi : 


4 ale yaris lo ly Aoa, Wgoll yul :L 481(11 1163) - lu so-0 doc Rudi ayal E ob 2 ui 
Na ea an Ulso) 8 ag «di JS sil UlA0)9 Aim JS wib RAI YA Ul 
(HS Y (NI Sue SU |) :JBs alug Ale AJI ola yul Cab Suubimall ado U59 RAI cs 
Ka (178: ball) ( colosll Kie US) “doll 3011 98 wilis a50 MISI den D9 ss NI 
0!)-1183:8 JI 4 Aluoll AGE LS ) (180: JI £ dng DS D5 Ul cogall SSI 123 BI Sie 
“3 (97 ulas Jlj 4 call 25 Ul de d3) Fa II DLS 98 clsg ul usg “Si (Ru: 

JS gal Tw JS gal lia adl lde AI HS NI Jowo) b) :J89 -4093 49 dum 9D 9- us us ES 
a3 Jail sll « ulso) api ) 103 el lan) SU 50) 98 4S 4290 JL Si JL SU ysSy ASI (SB dim 
ve JI bl Jl y 33 18525 JI) 4 aon Hail Kp Sei YA LES, Sig yo Uln9 Ul SSS € us 
Ul alao gl Olga UK . (97: ulas JIj 4 dua WI Albi yo) :JB Ld SIS (A0gx21 UL Jeda 
sob Si sol ISI SIS 5 lo wis») WblgJJI yA 983 (Iasubiui al sewagl sai UI gl) Halug le 
d9 ll HR « ud ala Ole Al old ym Ai. danis 8 sen ye Sing ISI 9 saisloiuul lo dio | gi 
OLS tali bo 93 «Tim IS RAI 0S 156 05 YUI aiog €9bi8 doll uc al) log cdxo19 
59 m3 Iba s3 USI9 0 HS Ro My DE saban mol yo Jual adl JSI #sloll ya Jessi 
S8 J suglg cai 98 nila ad “jau N gl- Ibu) Hamdi Cnroll 99 LS plug le All ala V3 
oo JSI call pg ol aa lo sol Baololla «529 gabiuwo lil «(mall G9 Call Jaga Ul B5 
pol yo JIN gabiun « US 156 (cadll 502 ol) 58 low pkug Oil AU old Jos Jl cl gi yo 
“9 dad an N ASLI 9 d0 21 39 All ID 9 dd glau « Ol agan NG mol UJI 83 uls glboll 983 
kidll Sus sll yo) aku g le AVI alan dis el 39 S9 (Al gia yo 9 Ly « ol gabisa Keu 

2) d5 dil 9 RI 93 “call USD 033 S3, 69 WI Rw Ul al, Iyo 4 call IS Legal 8,516) 


4 sadlill J999923 Ui yes (Ole alas yog 33) 'an0195112 mug 2 VI dwi s0 LAI 
ci9 Jall yo J381989 WES 453 JL J Le KUN NI yo Juasl dll J leisNI uc ll Ku, 
ws Ale Jaulo 989 Ali yo J28llelai9 TAI LS yo adl Sol US Ul wleslugi S3 bo ale 
S5 Jllsac Co H9 Ealull dmo yokssl Eglill A5 Ul ve Ws bh 59 Solid HNS pic ag9 Ld W lali 
Wim339, A3, Sis Judtu WIN gw Alg0dl: akug de AU alan WI Jos, Caliw is Ml sd die l 

JI Igoilgdodl do», 4.leclgil Juasl Gisll ISI , dri yo Jusal 3S leg SS yo Jadi ll ul 
lx bed uk ........ J33 adl d bxill Lage got lgi agil AJ Lagu UNI doS» JS dl 4 sol 
Joimoll de Yao by M8 Agd ab Cui S9 UCI UE Ul cb ad Jbud Ulsi lol dsn 
US uls asll aa Lo sara A59 RSIL mata Ul ulc Dug 
09 54 4 soal J9 wuodll Lol 


4 yo Jl del BI Ja39 Jl yo B3 Olla Ii ulu KI sal 231-229,0/32 call aslc clsl 
Jas NI yo Jis lord SNI Je coban dil 909 Lal lg & il 0 03 Ul yo B95 Jadll Jis yo valil 
ala mala Dual sai 9d B3 Y lo Sol) min Well ol 989 H0 Si lo WBYI Ig el Y log 
#S9 (S8 pala sesg sal Sosial JLasi lgi sis 30 As yaa lal cabang 2 Lalin Igils syallg 
sal BASIS SU Ssi Jo syaa de maa Yo JSI gag UNI 9d Lo all Lulo sal PI uc 
ad BNI alisi lan cs 469 SSI ale Jlll Glbol9 ywosilly 2SS9 dal dololg duwallg SL Jp 
Ueuc GAB Yg all Hati Y sad» yaa do MUI clelall JIN mal SI 0 A8 Lado HIU Ale) 
vabll A33 elu ade cacad Jas Ja Jay bo ass OB 3 bal Ol a53 ranllg Dal sal 
lb adl della 5, guy ea ML 143 dclb Y dnoro VY Jp ul Kabut, Lao Ig copa! Cie A00 Lal 
Ou N9 Igo 00 Kawat NI Lp Jgiag sol Cc dadi ye RAM Ul le UN 38 3 sil 
ale yudi dugic dl Jondl yatill gSasig cb Jl Car RAS Lis Sasle JaN Joslb cuswiig ds Jasll 
Jadlk Jeiinls Ji eS9 sb Jl bs. 


4 Laga Solo Ul WE US YG jaiel gl Gaal 85 528180 — 179 y6 32 cab le ol Hal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 2468 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jne alga ut IS 93 BIL 5031 Segi Guns 1815.158 8 le ISL all 38 US @Slbi 483 
DB GS Uo3, Uc dub 3 Lo3 , A33 SSL 3S BS Yo) alug le Jl aka ds LSI le 
gabill sling) Sic slA39 JAS Ll 30 Yo SKI Ly 3 COUI ale onang oa Ul 23 RSD 

an Tale Ce) al Tp Isl Gal #aals Gal Isl Yola daa ab pd La. aa 

Bsanlly GI, A8 Jb Y Il Ag : JS 33 slide JS dll Iga G1 UB il Lc adl dll) 
Jelsi Yg Y : JB S ga Galgi 2505) LE akug We dll ala gull Ju : J5 Ge) Segi 33 G3 

ina VI sal 3 203 Y3 RD Ole bekal SE : Esia ud JBL KA 


4 9d d0 gila plan 53 ciKo IS ole cue yap Ol ole #lalall Sl 3895100 52 uball ega 
JB plus le AU ska gull Jl S3) le Ailaiog s052 algel dua UK de Lg Gl :JE Aa Gp NI Jas 
253 cuasll (S5 Gl3, US IE masa jl 365 GIA AU aa go £ Ol alel dua IS 193 alun IS leh 
USS 1063 BS Yi owl Sob 0 035 AJI os all Sasis A05 uga 4 S5 OLI CAK 

alay ale WI slo abl Igra) JB JB SSI dst gol GE Ani SE Likuall C5 SI Was dus G5 Cal 
dala Up GIS (Aoa all3 050 Algel duos IS 99 Ml ag J dns JI URS103 Gol J ugu3 Ic € ul 
alel! 8 Cimallg Ce13 


4 s5 IiSpg . lgi ll Gula yo WI 0 852 Lagi yiuny SI (Lagu 33b0)(399 6/1 A) - Salat tadi 
dmalal Bs0sllg RAI $d Ind sal Ul snug Bada all Jilat y0 253 39 Beyallg bud! uv waw ul 
ol Agt ul yui Jill ag (pile la dll UU Lu Ebi yos) - 21538 Basllg gali LS. E3lals 
lb Sojy loaic o3all ul S Rall JII yo ld Tali Ulah SI l8 , 2 9Siuall yo dasi dulol Skull 
leale WI 0 Sy to5 0ng3 ld eluill 98 La sloill m3 loric LSI , ySMII S5 sed Ulc all asus, 
oo IS Ic le ySU yu Jleig Ulu Gala , Sab Ao « ola Ja9 ye Ul yo SU UI 
SSI Atas 9 5 ade ells Ji 83 , le Al aS SI lo yui yo all s5 5 , dlu adl aib saga 
ol diy 983, Ul duo Ji A09 dio AI Alay Ul us AU yo AKI Ganc9 Lol bo Islg , all yo 
dilas Do slac gd mal all Sang, ale All o Kuy. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/908671112489031/ 
www.fb.com/notes/913579798664829 


3861. PERIHAL BADAL UMROH 
PERTANYAAN : 


2 Denhy Arsal Syahid 
Assalamualaykum wr.wb, mohon pencerahannya para ust/ustdzayat atau hadits tentang badal 
umroh. terima kasih 


JAWABAN : 


2 Wong Gendeng 

Waalaikum Salam Wr Wb. Umroh sama dengan hal-nya ibadah Haji Boleh orang lain 
memgerjakanya (Badal Umroh) 

1. Menurut imam Syafi'i Badal umroh (Menggantikan ibadah umroh) boleh apabila orang yang 
badalin itu sudah meninggal atau sudah tua dan tidak mampu lagi untuk umroh sendiri . 
Diperbolehkan untuk badal Umroh. Referensi : 


3333 SE all 5 PN Land 42 Sandi ssi 3at3 Gl adl ASI 99 saia Uda dng Ac gu gol 
AI Sae Al al Hall US : “Ie Ab oje. Al Kl Ka la Ad es bl 


www.islamuna.info 


HAJI | 2469 ) 


bip Csd3 Us Band! 9d Ulil 6585 Gl adl HS 653.0 3ol lo J3 J6 sstel 30. 
333 Ula Had wd ilsl 52 IalE gi Ea UB ISI mall 4& dsasll el 9d BL 333i ea JG 
Go dis Had SSS Ul US3 Ola 03 LD Ag 33 Yo EL Sa ESA « Ob Boiliup denlg 8502 dio 
i06 SIS gd bl 9859 AI DL Was gaada Ul Jul 6S GI ag JB sus de bis 3 a53 

G8 Gaal 333i Y dl all WhLSII 533 enall 42 Dll 43 GS ama GlSl 52 IE GS BI esbll 
Sel MSI situ Ale 935 Oral lol usb NI 355 26 Abi WES bole G9! ab NI SSI 


2. Menurut Imam Hanabilah tidak boleh badal umroh bagi orang hidup tanpa izin yang di badalin . 
Baik baik fardhu ataupun sunnah adapaun Badal umroh untuk orang meninggal boleh miskipun 
tanpa izin. Referensi : 


| | 234 po 3 & Kol al sus 

lai dolc LN Le gloi Ol JS Ls)3 dsb NI 95 yo dodlg RI 395 X9 Hous 98 dola8 Ll Jlbg 

| AS a3b NI Ill JL ye ai ab lali, 

389 ema cg RN sol alwg Ale AI alan ll YA Legi gl US Lalg ySI 40 Mic ) 929 Kuli lo 
U 504 Al loo Lwiiwoll uc wiWl desy lo JS Iso sle3 "d8 Alai bas se bg Jus Ya ale 
dd pad all uc gia X9 AI 4 yo dis Tung VX Cuall UC Ri Rd Log al JaiRd RM Lot Ul Jio 
agkall Ob 93 HinE Anlio dub y0 R9 Ac Sial yc Acai9 Pasi ld UN da3 yoc gigs 


» Mas Hamzah 
Boleh jika yang diwakili sudah meninggal atau lemah 


Bilah TAm0 Ti VISI Ul lol audi Hb ade oli ul Juolllg: dwoilo 1 “Ayo «22 aS0B ll a83 
HS Ado 9S) Ul lolg billao lagd JSg3II 59249 AA0 Wo 9S) Ul lolg Al gladi suieS NI La3 JS ci 
JS 9ill 3 9203 IuiS iubm0 

Lgwdgo Luo SS gol y9S Ul b uiu A8. 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ta'bir yang boleh : 


doll dil sow Jl gali" sasa R3 bl Is ddc sll Hill : 

gl ats dst AI ym S3 JSI Ad ab Uguy dio swt laS AS 3 yo el Ml Luo uc Ulil un 3 
03 4 on Y ySL0 gl Aula) gaul dubiy Iwill 10 Ja NU9nA20 GELI ye US blg jl yua! das 
US Ry ul Ruas Yg prsugllcg dust digo Ic lacg is NI aga Ugwag0ll asliy lac WLS8 Jio #2h 

033 Ld Jal Sg.asollg And jiity RAI YN MSI satu KaguAso. 

ale ala JL yiual Sey Calo yo 2lSg 1535 gl ss sig Banci al ae Lnl3 elus A63 dl elus dule Algip 
a49 BI gus d9 OI LSI AS yo AH NS Ale Jia Ul JS Ob ISI lo Ju &33 041 Als 

Ola 38 las bblso «SJ ulg dis Al dna € 999 all Lu Soigall wc uc 


shamela.ws/browse.php/book-963/page-629 
Wallohu a'lam. (AS) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/926569340699208/ 
www.fb.com/notes/928165463872929 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2470 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4006. HUKUM WANITA DALAM MASA IDDAH 
MENUNAIKAN IBADAH HAJI 
PERTANYAAN : 


2 Choironi Ahmad 

assalamu'alaikum, mau tanya pak, sepasang suami istri berangkat haji bersama, sesampainya di 
makkah sebelum mulai ibadah tiba-tiba sang suami meninggal dunia, praktis istri melakukan 
'iddah, bahkan tidak boleh keluar rumah, pertanyaannya : 

A. bagaimana ibadah hajinya? 

B. apa yang harus dilakukan sang istri terkait kewajiban 'iddah dan ibadah hajinya? 


JAWABAN : 


2 Nur Hasyim S Anam II 
Wajib pulang 


dll 015 323 10 8 & aleial hiv Elina dini ale yulg Mall yul 
Swa vla LIL UB lo gl Lil ai dl jasa ol 9595 USb Ul gl Ru Kosi Je lelaaw ll 
S3 ds Jl ago 3 LSI dd Olga AS JJ Ulg AL SAI Anil Brigo @9 JI leale K9 LSI 
gl ud ag al Is J3 Vo y3b lo gl Wilb « ulas Wojal « ul al SAI d uloo diiio Yo su Gusi 
59 Kgall gl Sah AL SAI J3 USAI Ya A| calgall LSI claw 29,5 lgale Riiol lagu gl doc 
lo J9 H00 Jle3b wali NIS S9 ai las ol Li jos Koil dadi Kmagil 158 dulll 99 ordo Jail 
al lulu loud Sim SI dll saw dc Jos Jg3 Ya € JB dulgig suso Dl gal 299 csi 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t-13568 


Deskripsi Masalah : Seorang perempuan sedang menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya. 
Sementara itu secara ekonomis mampu melaksanakan ibadah haji dan secara akomodatif sudah 
mendaftarkan diri naik haji. Apakah wanita dalam iddah boleh menunaikan ibadah haji? 


Jawaban : Wanita dalam masa iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji, kecuali 
sebab udzur syar'i seperti : 
1. Kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya. 
2. Ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan haji ke tahun depan tidak 
menguntungkan.Haji tahun tersebut dinadzarkan. 
Selain itu didapati gaul yang membolehkan tanpa syarat. 


Dasar Pengambilan: 


1177 0 wb s Jl Ss ss 

Li Ad ulg dl asu glg GL gl gal IS elu Ko ol WS Ul B0c gl Rosi Uda: leg 
are cwatil IS Clgall AAS Ula brgll 68 H95SJI lal yaa JLN gl Cagall X7 Koyo! cUlS Ul Clgal 
alsslg laa Lalso'2 joe Jaw cillsa Ns all 555 solo Wissol 15 at cas. 


2- 405-404 ' 5 Call « 3Jl alisall Kiko 
ai Wis Oisallg Gal d5 dll g5y gl dallao Jdbiual gl Olsig B0 gl 5 Jaw 68 SI ol: Lcg 
PN no 
Ug Okti laS Jali adl sala & 32 Jl JASNI s9 Aa Jl 5 elariNI Gal9 all ye ca ISI layu 

C3 Soil yo R90SII Ja Cun Ol lo Fall A59 Srisall ld aw 59 L09 Ol 739 sol Lal Hall 


www.islamuna.info 


HAJI 


lbs. 

59 Hall GmaS Olga LI YO Llo gl led Ai ass Jago gl 295 KAL USG Ry Wosal (3) 
va SI ll Is all ago ld ls LI dm Olga AS Al lg sal SAI pati Bxiso &9 JI Leale 
Ne NA 

98 wagal! gl HAL al Ja GSX (aa Y Al Calgill HB elgus H9 SJ Lulo Ritol logugl 8 200 
lan glg Bae Jle8l Calls Ylg S9 ds ul Lens ol La yac usil Asal cat 136 dub 49 dorelg sll 
calgall..»9 cas 


4- 158-157 100 lw 2 JI ado Lio de dls 
Emoc WI ul leib Jae ab Hasil al LuK0 39 W Uudo UR) (...d55 Junsu): cg 
dlolas BJ 295 v0 Jl 99 Jo dino dl a53. 


5-172 190 18 Ie JI Yagall ai dc £ gan dasi 

Jos LB Ulil 238 UG ubud Ios d 5 Ul Usa, Gal 9 le2g5 Olod US, ls ta lcg 
NS na 
disuoll yo AI 98 leilulh Lol Jl yaaa Ul Ld 292a Ul Lis le293 go su RL. 


6- 465 10 Jl 2 adl wulasil Joall 

logis Y gl Sal » 9 dallio yo Jibriwlo B)lbi9 By009 2S dab gl Lets Usb WLSLu gl: ,Lcg 
Sob & 3 il HH JiS, 

as J9 Mma K3 JB Sl J yS9 JI 59 9 R93 JS cuna ISI Loc US Ns 
JE9 vol! A5 d9 sE JI JB A9 le 530 YO Will yi S1 ld pam Jllul 58 1125 lale Ud 
dx Ji su, 


http://infopesantren.web.id/...Imuk.../kediri. 1999/04.mobile 


2 Ghufron Bkl 

Bila matinya sebelum ihrom maka tidak boleh haji/harus menjalani iddah dahulu. Melaksanakan 

haji di saat 'iddah hukum hajinya sah tapi berdosa. Wallahu A'lam (IM ) 
TANSAN aga 
(si das sat Ul LgojJ Sell wa88 ISI AJI UII Yasa Jul baal ale Kung Ai RL Wol ISI: Jung 
59 yul! laale Kg Al cg Luis UB SL lada Joliwl san Al Caioll uw Roll S0 MX Ni 
Lao) SMU Kao Ai Hall C9 Ul (A2 Gaal SA 9 ABI Tani 9 U92II 99 bagisul lagi al 
Cnoai9 Sma dal 9 logiw Ronll (Sd UN Hae desi. 


SITAS sniiall Bolu Ilbsl 

gen) gl usb Bb yo doel mac yulillg lis 90 al uli Cal lgu Elo 5 bg. luluol J9 
Sg ks 5 js boa 3 H9 USS ul9 as Mega. bab Jai “953 is dino ES JJ sis dlbg gl 
duokc. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/773718345984309/ 
www.fb.com/notes/936161786406630 


4107. MEMAKAI MINYAK WANGI/PEWANGI SEBELUM 
IHROM 
PERTANYAAN : 


2 Kang Rholiez 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu alaikum wr wb. Bagaimana hukum memakai pewangi sebelum melakukan ihram (haji / 
umroh) kemudian sehubungan dengan hal ini saya ingat kaidah figih : 

(land 99 sis Ale algall 99 sii) 
mohon penjabarannya dengan detail. Terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam. Memakai wangi wangian atau parfum sebelum ihrom : 
1. Sunnah sebagaimana di kitab Minhaju Tholibin. 
2. Satu pendapat (Alila) : haram. 
3. Makruh menurut Imam Ibnu Hajar di kitabnya &uhfahtul Muhtaj. 
4. Mubah menurut Imam Romli di kitabnya Nihayatul Muhtaj. 


Dan bila dia telah memakainya kemudian masih saja tersisa wangi wangian tersebut ketika dia 
sudah ihrom maka tidak mengapa walaupun parfum tersebut masih terlihat dzatnya di badan atau 
di bajunya. Maka dalam keadaan tersebut diatas dia tidak terkena fidyah. 

Pengecualian dari masalah di atas jika : 

1. Dia memakai parfum sebelum ihromnya lalu dia ambil parfum yang di bajunya atau badannya 
untuk di pakai atau digosok gosokan di badannya atau bajunya. 

2. Dia memakai parfum di bajunya sebelum ihrom LALU setelah ihrom dia lepas dan dia pakai 
lagi padahal walaupun sudah kering parfumnya sekiranya jika baju tersebut dicipratkan air 
akan tercium lagi wangi wangiannya tersebut karena masih berbekas pada bajunya tersebut 
maka wajib bagi dia fidyah. 


Jadi solusinya jangan pakai baju itu lagi, ganti baju yang lain yang tidak mengandung parfum. Dua 
hal di atas gambaran pengecualian dari istidamah ( terus menerus dalam keadaan berparfum) 
ketika sudah ihrom, dan wajib fidyah bagi kedua gambaran tersebut. Wallohu A'lam (Rz) 


909550 Ul dixill 99 535 ual Jail 9 a20 J8 9 algiall 48 bS al 5XI JS Rana 
sg gi Il Lau ad na JUS Ul 9 Gorila ya3 N 9 Jlsil asoy ad al Sl sila dil Alall 193 do Jl 
DSA. 

: : : AP aa: 
3) 9 daa! do all 0 Ao li Iaac Dio dxy duo gl Gall ox») Ai Ag gl diy yo oil gl lo diolaiul C)S 9 
daill Mio) dl Ai Mou) belas Ui) Sl Cupu Culaall Ugi E ji: 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Ibaroh dalam kitab Nihayatul Muhtaj : 


EladU Val dls Lgm pl Halit One pl S3 (load dini) ala nyo (caubu) (ol) om (3). 
aa aa AAA 
MAN Dl JJ Us 

ss El Pn NN Ii Sea Sinooll B9 yaulag & 3 ost 
UII 99 Salad SI ( Aioldiwb yab Ng ) Snigall 989 I9aJI leloS dag Jl 99 Rong « loya Kau 
cad (ASAM) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/942991339057008/ 


www.islamuna.info 


HAJI 


www.fb.com/notes/943718155650993 


4269. HUKUM MELAKUKAN UMROH SEBELUM NAIK HAJI 
YANG WAJIB 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Syahrowi Al Muchlis 
Assalaamu alaikum, bagaimana status umroh bagi seseorang yang belum melaksanakan ibadah 
Haji? monggo para admin dijawab, terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Erlangga As Sumatrani 
Wa alaikum salaam. Boleh bahkan rasul 3 kali umroh sebelum haji kitab syarah al muwattho Az 
zargoni halaman 177 juz 2 : 


dil Jay oil 38 asi Suga Jl R51 Ul Ji) alel Bad Jari sie! Uuwollyl usus Ju NS) ul) 
galang mlosal 059 aus IA Joan aluswal Jean SOB(eeo ul Jail ulet Kala 
All ala al all JS Bpasll 5195 159 clolell ya HNS Y dls Raso 


Seorang laki-laki bertanya kepada Said ibn musayyab : Bolehkah aku umro sebelum hajji said 
menjawab boleh, telah umroh rasulullah sebelum haji 3 kali. Dst 


2 Mas Hamzah 

Umroh sebelum haji hukumnya boleh dan hal ini sudah menjadi ijma' ulama' dan tiada khilaf 
diantara ulama' sebagaimana keterangan ibnu abdil barr dalam ta'birnya kang erlangga diatas, 
dalam hadis shohih bahwa ikrimah bin kholid bertanya kepada ibnu umar tentang umroh sebelum 
haji, ibnu umar berkata : " tidak apa-apa melakukan umroh sebelum haji, Nabi shollallohu alaihi 
wasallam melakukan umroh sebelum haji " Imam ahmad dan ibnu huzaimah berkata :" tidak 
masalah bagi seseorang untuk melakukan umroh sebeluh haji ". Wallohu a'lam bis showab (NN). 
Lanjutan ta' bir dari kang erlangga : 


ale Al aa gl yi! yak Y J3 RI Jb doel ye y0c al Is JS ey To KE Ul erual yg 
RAI IS J0isu Ul sni de yul 3 2NS dor 3S Ualg So5 X9 RSU Ul Jd alg 


2 Jasmail Jeep 


Lagoll 2 si € goal! 
Cypoy dl Ignisl9 6 ogll Je Roll 559 al dit 93 23 claw Rall Jb Bsoll 3193 ale elalell gos| 
ol Basgiiall doyouall CyslsIbg AS) Ol3., 1254 ul Jab sie alug le dil yo yul Ul ac ul 
49 agio loludl Eldgll das 49 Uli « v9 Gina JB joe VW joicl alug ale Al adan Ul Jaw) 
doll Jb A5 yo aging SI JS ic! 

2 Ghufron Bkl 
25005 PRA PI seba 
AS ey sa Kamar ay an yah (Yaa, (ari, a33) IU PAN al sanga A5 Kbamuy Sal | sia) (HAN) Aa uwiagla ) 


An Tp Bat amin Pn Ona la Ig UM ola gaada Bid 07 saga (DA ray, BJ ly 00 Il) sisa JAMI Usa 
20 sa Dale gag Lay snap ola Y AA ce WB, Jl ad. es gd NI Idol 35 89 sll uu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2a7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


381aso 13. Ss Jl. 
Soal) Liix54771 Sal Un da ga ul JB ai va 3 ylu W UL Isa «si : SI Ja Jaicl yo LL 
WI 1S) 30 pl Jus (NK do SC) (es ol) bol JB (AU uc ) LousI JB (Sas0 
mo Ra Sl dr00 nb Y J3 AJI JS dodi ug logis dki 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/955776971111778/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965819396774202 
4276. HUKUM MENDAHULUKAN MENIKAH DARIPADA 
HAJI 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Rofi'i 

Assalamu'alaikum.. Malam jum'at yang lalu saya sudah mengamalkan ijazah amalan punya yai 
Rampak Naung (mempermudah naik haji) dan Alhamdulillah adem rasanya... # dari jam 1 
sampai t jam 4 "4 hampir subuh... Mohon barokah doa nya yai...untuk kami yang 
mengamalkan...maturnuwun.. Tinggal sekarang mikir mau nabung buat nikah, apa buat naik haji 
dulu atau dua duanya ? ? 


JAWABAN : 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
Wa alaikum salaam. Kalo khawatir zina maka wajib mendahulukan nikah, kalau tidak maka lebih 
utama menunaikan haji lebih dulu. Wallohu a'lam 


ul Una Id ASI msi Cl SilkI9 «HI aoi Cisdl A5 Ad ya Ju53N6 .. A9 Ra oi Ja 
ok Sd... Jb ad AI Id Ob dg UI 8 gl uh dc Je al dai Ul dls 
2 Mas Hamzah 
Sama dengan jawaban di atas, kalo khawatir zina maka nikah dahulu 
- kitab hasiyah golyubi (5/475) : 
H ab ll dal 5 adl Al adl Jlodl 3153 cl Bos) AKU ll alisl9 ANJI UV USou b elo 9g 
SI S5nD9 YG AD 19 el al yo MS 2 209 « Ule gag pay Ab 2x09 sell dc aalla 


dog ll. 

- kitab roudhoh (3/7) : 
ve dl AU adl Jodi 153 £ cal BI AU Ol alisl9 «3, 3SAOl pos uc LS0 elo Jd £j3 
Ma. 


Lau Gil 1 dio ag all Hello» SL dc ANlg ia AKI dsls yb oslle9. ,agomll dls 0d 
II Ad ae al Yo LS USG « Iga AAN 2x0 289. ASI 98 A20 0 SI u01g «0d JUJI9 Hall : 
SI ati cal IS Juli sll de vdo Sula. ass ol yo ade NI Uu 
Jual AKU Yg « Jussi 
Id Lain 389. u9YSYI gb3 dg « dd! 99 Tebu D Md UC9 al ll yo wiS UC dki SJ laa : vla 
Joel all -." Uagall "ad 9d usg - 

2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


HAJI 


cin Io 2S Sl alisl9 « ANU Soy lo 4,955 901 Us dus elo Jl : sal Jl JB (adl) 
Sob au isb « uk oglleg « s9goall d)lc 05 , SI dl Bo yo adl AI adl Ill 3 3 « 

lb 3.219 «aa dll, all | 59 so J um Yul il o3d 0 agall Jl Teldlg « SSL dl dc ala 
al yo ale II Ly? IE pd 429 Un 00 MS LI) «Ike 0100 lol 2x0 29 « ASI 9d A20 
JS Td. AKG Ng « Jasal AI rtid Cl ISU uli es dc US ul du asjil 
sdl Jloll Isa 9x0 J Sg « Wio3 9 Jilung RSJ Ao yh Oil UNI yo HIS 2x0 S8 a21 Jl 

39 Wb sal LSM 9 oewidiallg Sos gol Red Idgo R0 Yao « Giod 89 AJI otg « Jus 9d 2KUI 
Jolull Kolog « moolallg « urua suoWlg | yg ill9 € gal! duliS 49 Molaollg » Hall Hula Anlis 
“GELI gan Jet Ng Reouall dal! 99 Ih93 U9sSI9 « Uu UoLog badll Unlog doll uoLog 
Ag Ang99 9goall yc Jl loud. 


2 Opick Syahreza 
Lihat kitab hasiyah golyubi (5/475) : 


S9 Aa SMA Lag gai Ie USle IK ja Waka « 
Jika ia memiliki harta untuk haji tapi di sisi lain ia juga ingin menikah karna takut anat. 
Ana yA Ul Ul Wil laa Yu Ualad Ik ila 33 silam cl, lil, 


Maka uang.y di gunakan untuk nikah saja karena lebih penting krna keinginan nikah itu hal yang 
lulus / mulus dan kalau masalah haji ya santai-santai saja dulu ngumpulin uang. 


ag Nila snap gas ola «sj oo Saya Ma Jing sen doa saga si Jawa do sad, 


Tapi imam harmain menjelaskan tidak wajib haji / tdk bginya. tapi kbnykn ulama irog dan lainya 
menhukumi wajib hukum wajib ini juga di sohihkan dalam ktb roudhoh. 


- kitab roudhoh (3/7) : 
3g dg kl LN 1g LLAAS 3 j3 « gal ag Hisle 15 yaa Nenen 


Cabang masalah jika ada orang memiliki harta lebih untuk haji, tapi di sisi lain ia ingin menikah 
karena takut melakukan dosa. 


& ina ya Il Wo Ulil Uda say (IA Ul Maa Ado cal 3 Usagg) 


Maka uangnya lebih baik digunakan untuk nikah dahulu saja yang penting dari haji . keterangan 
inilah menurut ibaratnya jumhur ulama. 


Pa AA » ay asa His KE  « shag Ta X5 Bie k slab U «5 Higa Pa 
Ulama memberi alasanya krn kalau ingin nikah itu hal yang mulus / hal yang memang harus Ibh 


mnjaga pndngn, sdangkn masalah haji ya pelan2 saja dulu krn masalah haji hrus Ibih dahulu 
memahami bab hajinya. 


Sa Yanto Ula jlAUR Wo 4 yana Kal RA Ao Ulir, aa () ye WYala ae « 


Dengan demikian tidak wajib haji kalau keadaannya dalam sepert ini, gunakan saja dahulu untuk 
menikah. 


9 Si ay Ha JR) eta SU gm Ulama Lay DIA AS) gg « 
Un jay Ha JAN ANA MUG 1 5 EA AU INA NG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2476 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tapi kebanyakan ulama irag dan yang lainya berpendapat jika ada orang ingin menikah dan haji 
maka diwajibkan haji saja dahulu. 


Tapi tidak demikian, boleh hajinya ditunda dahulu, nikah dahulu tapi kalau tidak dihawatrkan 
melakukan dosa maka lebih utama haji dahulu saja. Wallohu a'lam bis showab (NN). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/956483507707791/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965841500105325 


4361. PENJELASAN SEPUTAR MIOOT ZAMANI 
PERTANYAAN : 


2 Kumbang Gurun 

Assalamu'alaikum. Ada titipan pertanyaan : Dalam manasik haji dalam pengertian migot zaman 
batasnya itu sampai mana ? 

1. Apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji ? 

2. Apa yang tercakup dalam pengertian pada tahun tersebut ? 

Contoh : seseorang ingin mengerjakan haji ifrod, tapi pada tahun tersebut dia pernah mengerjakan 
umroh, ketika datang bulan haji diapun berangkat menunaikan ibadah haji, apakah termasuk haji 
tamat'u atau bukan ? Monggo diwedar 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikumussalaam. Migot zamani itu adalah waktu yang sah untuk ihrom haji atau umroh. 

1. Adapun migot zamaninya haji (waktu yang sah untuk ihrom ibadah haji) adalah bulan syawal, 
dzul go'dah, dzul hijjah. Adapun umroh maka sah di waktu kapan pun . 


2. Dirinci : 

» Jika dia haji BUKAN di bulan haji maka dia bukan haji tamatu namanya tapi haji ifrod. Kenapa ? 
Karena dia umroh di LUAR bulan bulan yang sah ihrom haji padanya yaitu bulan syawal, dzul 
go'dah, dzul hijjah. 

n Akan tetapi jika dia umroh nya di bulan syawal misalnya, maka dia disebut haji tamatu' nantinya 
jika terpenuhi syarat yang lainnya . 


Syarat haji tamattu' terkena dam : 
1. Dia umroh pada bulan bulan haji. 
2. Dia bukan orang yang biasa hadir di masjidil harom. 
3. Dia haji nya pada tahun itu juga. 
4. Dia tidak kembali ke migot makani. Wallaahu A'lam. 


NA yo 1 aim OL ll. 

| Obil Gala ala 9: 

Ibas ol man alas A3 mao SAI Cal 989? walo l ltual . 
dal S5 Lc 9 basil S3 9 Jlats : RAI sei 9d 1 Rab ASI cg, 
289 JS $d: dodl al SAI LB 9. 


www.islamuna.info 


HAJI 


OV yel sim Ol ll. 
lc doll 238 SAI 99 Rino! . 
dy ol bg itu pall le Su 

Ll et 9d hadb aw ul 
Tali sawal S rals Jal yo 3S Y ul 
Y. dil Yati HI RN Ul 

£. uludl dl Sy Yul 


2 Jasmail Jeep 
Ibaroh yang sama Dengan Muhib Salaf Soleh 


#gmaall yd dll ana, S9gall JB 
Sl j8, Jataly Ko yudi C0 SSL ASI Ob Ubud! dl 3903 Y Ul “Rod bg yo BI DA 

ol) 233 5 Ka Go p33I 3 , BALA NG RSI 22313 ain dilas ola dio HaRl 2531 SI ual 
IE P 230 2 Oliall 535 yAS - Ole - Al alis Ul 025 KS SI abaya pa lay 0 Ola 

Sad Wall jae lite US Ob , dio 25315 546 Ulluo Yo Ko all US Ul wll IE 33 , les 

ki (lag3x13) , W93 MY S dle3, Ya Esa uk33 A8 Saac Uli ll psnS 39 Jg3 I5c Ul sll 
ASIN dodi SMS Yo d9S Lu yui RAI0 Yo AISI V1 


IT) 6 A 533 wes AI 

isa (55 gl Jlaa 43 Rnb Jal 138 GNI 4 mall dll Bas gioi yes )- 509 Js - dil JB: (e3ludi JB 
bad 5 900 J3 9D9 « SI 0 IX us pw ul Uc UB leioio yLo daall «5 gl. 

al BA ALA yo Ala sSl Use ls lsg Any pl ISI asa at all yo 2d Ul les: (JB) 

all X9 A9 plioy X9 «su Agg AB p91D YAI HS ISI «AI 500 KU SI VX 1 Ac ayu Lola 

CB 909 5 4d Isa Jas ul san Ala « Pn ena aga ae 
lgis skg Gde AI adab AI Jom) gi US B3 sio mbl agan JB 50 y3SU 289 coli LS 383 « Vo . 


2 Nyuprih Restu 


ailKall3 yulo lu Goal ( Oliual G0 pl) ) lasal (ala DM US 46 all calealas Ji. 
Sg il 1 Kla 5 gl yag Kd 3 Ja Se tu sial 
5 


WI Si, ab ayal lg « dgl yo sil : loss J939 « Wa SI (RAN dll ul JB JS) : 
ai ang ang ale Bas Ulin ad. Cllko dellaog A8 ad ab ll Jitil Jilat Ji : 
ale elly " all 153 G0 Jl u09 Alp39 « AB Jlill ye png) Sl aw « RSNI ale Lila 
93 adl ayal aries 4 ill a01 328 dl Jloas Jal 50 9g3 1 A5 doll #o3g Sha Know Te. 
Getar akan 26 sae Jam las anjals easiall os: cat o au ojo as Saul 
6 pd Una «boa adl may 909 sal All Rab asal US A9 « Usul 99 Lag elul 
Pena Pe An ee AA 
u Jelly Jb Jalal ox H3 Ag « Ula 


doll Sl : Lgol 5 89 diwll R02 Jgb9 « "mal dmaide " Ugal Jilio (d500) dnwill lolg dg3 ) : « 
Ubi IS US Ul NI ade dad Jl) eliioN « BN loo WS YO le ALDI Rio 8 LI 
ale Isi N deal YA «sad lo ya0 UISS9 « sio yo Jill J9 0x US Ul lelog Jeliull uc 0 2s 
Hall 


Link Diskusi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2a7s ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/947936795229129/ 
www.fb.com/notes/986374218052053 


4503. KESUNNAHAN MENGANTAR ORANG PERGI HAJI 
DAN TITIP DO'A 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum tadz, pertanyaan titipan tentang ibadah haji 

1. hukum mengantar orang pergi haji? 

2. hukum nitip doa kepada yang mau pergi haji? Minta referensi kitabnya juga yah ( Yanwar 
Bekti ) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumusalaam. Mengantar orang yang hendak bepergian, baik pergi berperang atau pergi 
haji, ini hukumnya disunnahkan. Syekh Abu Bakr al Ajurriy (Hanabilah) menuturkan bahwa : 
Dianjurkan untuk mengantarkan orang yang hendak pergi haji, mendoakan keselamatan, dan 
menitipkan doa padanya. Bahkan imam Ahmad pun pernah mengantarkan ibunda beliau disaat 
pergi haji. Adat mengantarkan orang yang hendak bepergian haji ini juga sudah berlaku di 
masanya Nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam, ditempat yang bernama Tsaniyyatul 
Wada', dimana dulu Beliau pernah ditunggu oleh orang-orang selepas Beliau pulang dari 
peperangan. 


Referensi : 
- Mathalib Ulin Nuha, juz.6 halaman. 472 : 


SL Ao sosl gag. J gx ul Wllung acly9g ll Rudi Ulaiul SSI Sal 533 
- Al Furu' Libni Miflih, juz.11 halaman. 364 : 


Isi S3 ac « ul brow lo "5 us Jus Jas. d gx t ul Wluog all gii Ulaiul S3! 539 
dl Jus #5 JJ Jgta digo " ayal JB9 » ga el lg BS yag ya val US lisawd 2 lolg - Jas 
Aslo Sal dacig elsa dil Jati " dwall 989 - AJI Aiu dl sol Jblg 59 dlac KS 9 slas 
005 US S9) UI. elu 


- Syarh An Nawawi alal Muslim, juz.13 halaman. 14 : 
Led Ussngall 480 ypduoy dinda! 0 RL UN elly Low dinsall ic gd elogll Au lol 
- Syarh Shahih Al Bukhari Libni Bathal, juz.5 halaman. 241 : 
bddric api gs 929 Leadl 21 sOl9 All Lyggutu IgilS agiY dlhy Cuuow los 
- Bayan Misykah al Atsar, Lith-Thachawiy, juz.5 halaman. 86 : 
dl Isa y US JB raba Ag 37 1 AU dc 4S USS Ly S020 Sab ji03 yul UC dal Ly dlas bias 
sSllaci pil 9 ASislolg Aiu MUI E»gisal " Jlb9 Elsgdl dasi go Liu gad ISI alug le All ala 
Dul ora Ailg 25 Ao Agiyg bola yo doduwlb olid GY « Gale yo « cus EK Hg « 


Jti9 «Rol ol Sam gud9 da LI 0 gl Lala gl ale IS al mad US ul YIN | A3 0d uc Jiig 
Ag « Alto des : sol JB. Gale Lials p38 IS) cos 5 00 Luke plui 00 pul WSI: lag JB ul olul 


www.islamuna.info 


HAJI 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-49898&idto-4989&bk no-28&1D-962 


slaclg « diddloog AJI abillg . dyay dasi J Word yo Giigi Josi 2952 yc Ello 4 KRS Isi An A9 
Lamo Gl MUSI V1 « Laul doleg Sc 0 989 Aagaio domi J WI yo Gigi lolg «said . 

J Ia ol daAlg : JB. dana dosill 98 0,53 bS « Uliwb Ju ala sils 9 : Sagll UlS 49 JB : 

lgs suri Lb yo slenJlg « Las, dori Aly A3 « vb dala all yo log « dl Ilaci lo slip . 

AS ul lisow lo : ob ya uas Jis Jl gen « pl alang telaag Bol! gusi celesial SAN SS, 
uscad yalill lg : A8 gula yag Lal | uc | lisowd all lola « J3 ISI slel) 


MUJAWWIB : Akhbib Maulana, Muhammad Harsandi Kudung Kanthil 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1057440687612072/ 
www.fb.com/notes/1057965380892936 


4504. HUKUM THOWAF MEMAKAI KENDARAAN / KURSI / 
SEPATU RODA LISTRIK ( SEGWAY ) 
PERTANYAAN : 


2 Ale Lukman 

Bolehkan bagi kita yang sehat, berthawaf dengan mengendarai kendaraan ? semacam sepatu 
roda elektrik ini (Segway, lihat video) atau yang lainnya? bagaimana pula bagi yang sakit? thawaf 
modem... 


JAWABAN : 


2 Anake Garwane Pake 
Boleh, tapi lebih utama berjalan kaki. 


II J3 5 mall S2 gladi Hu Ly I050 L4 lo Kw! gal me3Lall all bio A3 49 MSI Sal 

A1999 / H1419 : il! dim Guolad! 

doc 9d Lil will VX 1 A3 HS Losp N lan ISd9 LSI Jl lal 0 Jus8l9 Wal gulali Lila : Jung 
ag LSI) HSBNI Isl | iyac Hd H0 Ll laslg 4 lulo agoll ) lal a25 Y3 Lilla3 « lwslo as 

sena San alan Dena Mann Ian Tea ti 
Jlby dule ps X9 « 9300 | 


? Mas Hamzah 
Menurut madzhab syafi'i, thowaf dengan berkendaraan bagi yang mampu berjalan hukumnya tidak 
makruh tapi khilaful aula. Lihat kitab muhadzab (1/37) : 


& US uls « pdlila yalll pal LSI) Ill Isl BY al, Saku ul Ju58Yl9 ) wdles dil aon, Hinooll JB 
ALA yo Cash Ll lansia I dala! G9 al “UST #Alslll53 Al Na, Lila ane da yA 35 
BPA na Up LSI) US Uls (ASI) Culg yulill ely9 dsb ) alug Ale Gl sluo dl Jom, le J3 « 
| Oollayg wall Ol ya LSI, lb akug le AU so yul ul xl S9, Ml). 

alisy yan US gl «0951 gl yA50 pas NI Sy Yg butilo Saloy ul JSI : lulsuol Jl (AKSI lol) 
JB ISS. dsIl ls ASI dal SW jl j3 LSI lb Ul. dai Sing Siti 0) 9gb odl ll 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulil us HE JJ dis I5S9 « Lulwoi )ag05 - 


2 Muhammad Khadhiruddin 

Hukum thowaf berkendaraan Ihkhtilaf : 

- Menurut imam khargi riwayat dari imam ahmad tidak boleh jika tanpa udzur. 

- Menurut imam malik dan abi hanifah boleh dan mencukupi hanya saja harus membayar DAM. 

- Menurut imam abu bakar dan ibnu mundzir dari madzhab syafi'ie boleh dan tak harus membayar 
DAM. 


Labs gal UB SAS JUS II SLJI Glgb duo ud GAS alll Jal yw alas Y tali Ana, Hola ,yl JB 
Sasa es 250 SJ plimy pusu ole Elda da 93 Alb plug Ale All alan yul « ulSgj: 
lagale Gio ASI, Culg pall sL9 00 sg #J Sial ul alug Ale Al alo WUl Jgo all WS. 

pala & sialo Kali ola d9 s0llg bnall mg Cudb dilal, ole alug We Al lo will Alb ? ls J3 
cell gt pull 0 og 


pc al ISI, Global AS lu $9 Jbg: 

ud sosl ye WbI JI Sasl 989 S52y Y ul yE,SJI ADS pggind jac aed Nono gl LSI, cl gloJl lola 
os 2S LSI, lle9 55y ala dl dlau iolc li X9 20 Cdb Al lll : JB lug ale WI so sll 
R3) 98 Su US bo asu JB au NI dis gal JB Aug ella Jg3 3D9 mM d4249 Ui 21 : dig Dul 
d9 sumo 0956 J3 Ra Lalai Boo B9 JJ lo dn Hal LS) 99 dlg da0 J5 MY pa 0.45 
Llb plug le Ul lo yul Ud dial Ual se3lill d0 dg 5S gl olisl uc sy Yg jan 
kilo SlgllL sol ale Al ud3 saug le Ul olao will Je3 R0 1 J3 Y : sol! ul JB LSI, 
sg ASI Nas) Algbll Ul 93 XS X9 "Jab yaa Hilal Suki jau Yg ol ysl Yul lang. 


Dalil dalil hadist terkait boleh dg adanya udzur : 


1975 - (eLy9 yo wdsbo : Jl alus dal Ali lo all Sl CE HAL 0 A3 Cuoo8 Lil ) dalu pl yg 
So JII dolan! olg, (ASI) Cula yalill ). 

1976 - (cale Elball das U3 H9sallg wal sub alug Aale All alus All Jaw) Alb F: JB uls yes 
An 
sil gr gla ) 

1977 (SSI lia Oa le Ela da 9 alug le dl oo wall clb ): ul asi yes 
1978 - (ade wil lak dilsl) le Cilla8 ySitiy d9 So 238 plug Ale dil alus wall « Pa 
»als gala son ola) . 4 wriS) clan Ebi lab 0 J3 lol « yaaa UJI aliuul SJ). 

1979 - (3 38 diusl LSI) Bgs0ll3 lesally Sala ye gus! yuus y4N Ca): JB Jill Kyul yo 
aoi Jowo) ul: JBS TguiS9 1930 : s3 log : ca , | 93359 1930 : JBS du Oil gac 34 elos3 
Jom UI3 1 JB gu yo dilgall 253 si Jo20 hd « 3020 58 Usa yalll le 35 alus le all 
so-l olg) . (dasi asal g oeallg « US) le 19 5S lala og ea sal Yan Y lw le dil al All 
along ) . 


2 Kang Dul 

1. Jika ada udzur seperti sakit ulama' sepakat boleh. Jika tanpa udzur maka hukumnya khilaf. 

2. Ada ulama (hanafy, maliky, hanbaly) yang menganggap belum cukup (artinya harus bayar 
dam). Ada juga yang menganggap sudah mencukupi (madzhab syafii) 


- Almaus'uah : 
10 ASI) Gl all 
Point pertama : 


www.islamuna.info 


HAJI | 2481) 


HA AN Jgn ai HK KE li AI pada) Laba pl Ega yi AI SI SENI Ha Aa yah DAN Oa DAY 
ASI) Sail, Galill M3 La Geigla HJ (SESI al alay Ale Al (1) . 


Poin kedua : 


csi! Oh Hape AI oa) alas al Enya (2) Aa ale Kam Y dil AI Lil CAS pe DL USI) lal Sa Lilis, 
AS alang Ale AMI NT Gal Hkla Hala J3 (3) daan BII dig 4 ang ole gal Ha 3 Lila alang Ale Al 
para Gilas! a83 ) yaa Yg cod jal Aa (SI LaiiSA Lallana Cal slah yah Ala3 AMI GYM" (4) ayal 3 Lima Gang Caalb dilal) 
aaml ye Adly) yag Jala 


Point ke tiga : 


Gam HA anal REI , Asia) 283, 

Ja - 4801 3 H8) ss Magal "ASI cal Gali Mb Ya iga" Laa (1) ol dl aie ALI 
Layan (3) 480 /1 Una! iss, 6283 / 2 alimdl A3 105 / 2 css (2). (cela! Ja - 927 / 2) aliuag « (Sail! 
alua 3 (Aiu Ja - 473 -472/ 3 El) SKA Anal 1 yaaa GS Alia ata (de elagil aa 3 GUs "Use Gl 
2) alur dan jai "B3 pall 3 Lincal! pa2g Cayalh Ailal ) ole alay date AU AI ai Sila "yaa (4) (calall 5 - 926 / 2) / 
927 - all bs)... 


Cal Gala ale Latul 9 pi Asta Cam Gea Gale ai yag ye Dls LS) Lala GA ai gal ala 9 Cya Lil gali Ab abi 
A0 ad SI) lelet jan oli Call Giat Balas Sl plat VY 9. (1) Sal! AI jas Calo Sl gal! JB plang Ale Al 
Ca ai Usir alesan AA LA ol NA, (Ol) (oa Cagia | dibalP AN IK Gala yah RT dual 
es Lah, (HI ya) #eellanaa (sebal plat Lah dala AD Gl ale Gala Cia YI Abad dag GIS of Asta IN 33 saalU 2 ym 
GISYG )a0 pati ejaal di jang LSI, (3). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/1056160057740135/ 
www.fb.com/notes/1058363474186460 


4519. JIKA SAAT HAJI MEMBUNUH HEWAN YANG TIDAK 
ADA PERSAMAANNYA 
PERTANYAAN : 


2 Adhek Syarif 

Asalamualaikum wr.wb. mau ikut tanya, kalau orang haji membunuh hewan yang tidak ada 
persamaan spt membunuh belalang dendanya bisa sedekah kepada fagir seharga hewan 
tersebut. Pertanyaan : yang dimaksud seharga hewan tersebut apa harganya belalang? Kalau 
belalang satu apa ada harganya? terimakasih mohon pencerahan dan disertai ta' bir kalau ada 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Seandainya hewan yang dibunuhnya seseorang yang 
sedang berhaji atau umroh tidak bisa diserupakan dengan unta, sapi dan kambing seperti 
misalnya belalang, maka boleh bagi dia memilih di antara dua ini dam (denda) berikut : 
1. bersedekah dengan harga belalang tersebut (artinya belalang tersebut kalau di jual kira kira 
dapat berapa ..nah harganya tersebut disedekahkan). 
2. berpuasa dengan jumlah mud, maksudnya jika harga satu belalang itu 3 ribu maka dengan 
harga 3 ribu itu berapa jika dijadikan mud, misal dengan harga segitu dapat 4 mud. maka 
wajib bagi dia berpuasa 4 hari. Wallohu a'lam bis showab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2482 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OT se aim Ol 3 ll. 
also NI Sasa agacu gl .Y lolab Gicis Gdill 1: emil yw 4318 SIS asli yo io Jd HJ ISI 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/976556489033826/ 
www.fb.com/notes/1079336318755842 


4529. HUKUM MAKAN SAAT THOWAF 
PERTANYAAN : 


2 Aby Nahza Al Asfhany 
Pertanyaan titipan : Bolehkah melaksanakan tawaf sambil ngemil / makan 


JAWABAN : 


2 Opick Syahreza 

Wa alaikumus salaam, makruh makan / ngemil atau minum ketika melakukan thowaf, sebaiknya 
orang thowaf itu harus tenang 

- Figih ibadah syafii 11 : 


(Si Waah IS GLS K5 ga Mad Be HA Dl ala gl atas any IP nd Ig ai final jl Ia lak mag ika gl) sa 
Ina - 9 - 


- Majmu' syarah muhadzab : 


SES p AP IYSJ Il YA, kia gl—a « Syed ky Ia « NN mb kia ga ayla sigal NN aga maa 3 Lila « :Y 
Aa aa yA Hale &, kls gl—a N IS aa « Aa ILatia « Si saia Yysjsa ba ba . Ae Sw4 Ts 


2 Mas Hamzah 
- kitab majmu' (8/63) : 


bias laa Ie ea Sl SN Yee hama BS ah sasa Ka ia: 


Bagi orang yang thowaf makruh hukumnya makan dan minum dalam thowaf, makruhnya minum 
lebih ringan, dan thowaf tidak batal sebab salah satu dari keduanya juga tidak batal dengan 
keduanya. 


3 amal S3 NS Us yu 4 #iloll sisa «HS Yg Sg 98 eloll Liu gb Y : seoul JB 
wil. 


As-syafi'i berkata : tidak masalah minum air dalam thowaf dan aku tidak membencinya, dengan 
makna berdosa, tetapi aku suka meninggalkannya, karena meninggalkan minum saat thowaf lebih 
baik dalam adab. 


5S 1895 1 2G 8 wesladl JB 4 Sold el isl Kasal ul9 Kndallg JSI Aa ale ai yang 
9D9 Si plug Ale AU cnlao gull ul) cuia Y A59 Yo 9.9 JB. Sabu sdg KH il yulc ul 
909 | Ala 9 so Lis ag le Al lo gl ul Pale yg Cus al) Ala? sigadl JB ( Asha 
Jet all 9 Ba laga HE CU 


Termasuk ulama' yang memastikan makruhnya makan dan minum saat towaf dan minum lebih 
ringan makruhnya adalah pemilik kitab al hawi, imam syafi'i dalam kitab al imla' berkata : 


www.islamuna.info 


HAJI 


diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa dia minum dan saat itu dia sedang towaf.dan diriwayatkan 
dari jalan yang tidak tsabit bahwa nabi shollallohu alaihi wasallam minum dan saat itu beliau 
sedang thowaf. Al-baihagy berkata : mungkin maksudnya adalah hadisnya ibnu abbas bahwa Nabi 
shollallohu alaihi wasalam minum air dalam thowaf.ini adalah hadis ghorib dengan lafadz ini. 
Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 


dl dS43 Kosi 9d9 Bango! 9d Sggul JB Al glall elit All gl JSM 0,4 ASJlall9 drill s3 
saskadl JB .layazs lagu 9 lagio 137 CAlalall Ily X9 ASI Linda dal S9 Il gbll 93 ca yadlg JSI: 
0205 KASI 3 Kyasal S3 UN AS Kamal MUI sell tnny 148,51 Yg Lila 93 elall 43 yu yul N 
adil SO oo ASI Ul Ul Moda JSNI LS ale ya 

NN IP Pet PIL Pe Ta AT LE TA AT LA TA TUTUP 

Y ds3 Jang ayla buAy cal NI lal Liu ol 03 Hn lil 43 Guluolill JB “lal 93 Ust 
ag Late ul yalbllg JW ya sat dg dal II ole gtu. 


9 UD mad Hadis 989 ye 4d Oliall 5) 949 Ala) 48 JSAI 0 S9 all ala itali cg 

yo laga Usil A9 sel ll Rudl Jiiog masal Y Sg 98 JSM dal S9 slop gull dal, UM 

| | | 0 sell solshall 
Lal in (3) Adat 983 mulus Ji meill dal Allan 1943 Slglll ssi Usdlg JSNI ay Ala 3: 
ag Oo sel Je3 Ale ay Gil 48 “lg 3 el (Ay Y slh) 3S J5 (0 3 JSI gl ul) 
sgtil io gdg 4 &gyall Goatilgn ud dll udi cal osl Esusdl 43 2Nol, 


Jl JS ale ll gl JSAL Joy Y Slgball LSI. 

dat al 01 Ginnoll 1943 Al gboll isl dl jus YL Uu Ng: 

Ap pi Lado aga JAE cam ia SA pi lala SB Cab AS ae Cal Cu) MIE M3 va Jaco ye 
adlgb ade Lu. 

H9 ll binal Um Jd Ria al yul N JB elac ye 2 

agil D3 salsa US lagiy yi yan! Cal, "JB buslgll Udlall yul ye -3 

0S Sasa Los Aga 19 As jwb Gal N Hall das (adil JB) mnsladl Ao AYI OLS 539 
setil Ladles dsn yi NI 5599 1 glall 43 Al ji AL Lulo S3 Y MS dl elac ye may ul 


» Ma'ruf Khozin 


Sad! 3 (SLS (dalah! (4 Gani gag eri pall) sea YP Gl DE Gi ed Gaal Aa Ja AM CSI NT Lala SI ya Syam 

1686 3, “1/630) Sl» « (8/128) Ass! & am3 sala « (10955 8) 11/34) Hilal Am RI. (use cal Ke | 
Sus (1BAT B7 2166) JA, « (12808 A8) 3/37) Anas Al Ul Is Amy, (9OT4 S) 5/85) Sl, 
2 Hall 14007. (3836 &» “9/143) ulas cal 3 « (461 85 120 Di) ss Jai ala « (12808 S8) 3/37) dai 
(9075 85 5/85) «ica! asi da 815. (10976 8) 11/40) Al adal da Si (alas Oa OS Al adal) JSI Aa | jala 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/988325084523633/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


(| 2486 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


10 MU'AMALAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah 
sehari-hari. 


JUAL-BELI 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli 
( buyu' ). 


0049. Jual Beli dengan Sistem Kredit 
PERTANYAAN : 
Iking Iks 


Apakah pembelian barang dengan sistem kredit adalah RIBAWI,karena jika terlambat 1 - 2 hari 
maka pembayaran bertambah besar ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Sebenarnya perdagangan yang tidak beresiko tinggi kearah ribawi memang dengan memakai 
system nagdan (kontan) namun demikian menjual barang dengan sistem kredit yang di kenal 
dalam fikih dengan istilah bai' bi tsaman ajil (menjual barang dengan harga tempo) penjualan 
model seperti ini hukumnya sah-sah saja. 


Saat terjadi penjualan barang dengan memakai sistem kredit yang perlu diperhatikan adalah 
adanya pilihan harga yang jelas dari kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi penjualan satu 
barang dengan dua harga (bai'atun fi bai'ataini) yang dilarang dalam Hadits riwayat at-Tirmidzi. 
Semisal penjual bilang pada pembeli, “Aku jual barang ini kepada kamu dengan harga 1.000 
kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana.” 


Ie yag Ul ab al at Laguh Oak Ar ri Jl Tai HL AS Jia ol gs, 
AAS peras UrbIL Aisaiy Hb disni Clay JB ji esa oil lai Wil Ulu JU JU 
Roudhotu Thoolibiin 111/397 
Lihat juga : Al-Fighu al-Islami wa Adillatuh, V/147: Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil-Minhaj, 17/54 


Catatan : Meskipun terjadi TAROODHI saling suka rela antara dua belah pihak (penjual-pembeli) 
dengan transaksi yang mereka lakukan itupun tidak berpengaruh terhadap rusaknya akad, artinya 
transaksinya tetap dianggap batal dan berkosekwensi wajibnya mengembalikan barang yang telah 
mereka terima. 


Sedangkan transaksi kredit dengan praktek perjanjian pencabutan barang serta hangusnya 
uang cicilan disaat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran dalam jangka 
tertentu adalah tidak sah kecuali jika hal itu dilakukan di luar agad (kharij al-agd). 


OS: PB la 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2487 


AI ora paka pl dad PISIL Lagian DASI, Tana AJI Jang YK 0 yaL dunia JS Jnolaki JI Alay ASI Ol Sel, 
yank! OS Ol only Lorlaa d pai SUS Jared OS Ol lan Ah SISIU Takalh LL P3 DASUL Adi Jan gl KT Ol 
Da3 PUS Lgas Ilang Ragng opb dan id adas US NAS) dilirik DASI ng dis Ily PUS oa pelamar ISL Lorly 
DL edi pooh de Ula Kn 


294 4 . Gas ar ai 


Ol Rina Alor ja OLI Ole df BT RE al OS maa PST (Eh SE Sp) He Ae aah (Ana G3) 
Sp OY ES Ab oo Oky OMA ama SAI Ol Ola 3 ab II oa3 Lal la WS deal Jail, SP LL 
TI ae pe dee CAN Jail Jas MLEY Jaa & isa 


(NS Cenasih BL) Keladi rb C3 don yag Lean Latah Jas Olg ES OXflay dewa (Hata Jl oil, lai Wb di) 
HI. aa Lah gadr jl pUSYI Ie Jar ON oem Ata Rona oa CPI 3 And JI al Al UGD anda lali 


364 PN ig PAN 


CPI br Ii all akad ad Geli je Setu Ae Ob Wal Cendana yA La Hull Oo yo andr og 
Oldasih Ula TAS by OS Sikaki 0,53 UU IDE DU AI Uap Y ligd SUS Aaday oli HS Ce pA Pasi jl Saga 
BIL y rana 9 AN JENIS JLAS Ailal Toelaan Ah SU dial SHU Amaris Y L bass ol 2G ol 
SIB Kn ol bg yA Kay na Ja SN 4 Ul Aid Jia SG og LAS af Ulas mal aa OS 3S elayBy: 
PIA oya pal JB COLI YP Gale Ya tk AYI ILY B5 Tej Wp PPU dn YUL ol 
Bal dai dag em ya Il Cetaadl Teng ga Ja Gaia Anda Y DJI Ig O yaaa Y ly Do yg Oney yee MAY DA 
cibar gd Ola, ad Jalal dls Of Beda g Ob AN ma Lali ba JI IAI By cLagaut yag II ora 

Aly Ceng y Rem jhl Allan G3 Ain Oh Ia Garin ASLI IE ce Gaal La cal MY mad Jia WE Il GAN 

Ale Ya SAI edi mepual JijT UD Aaid SAB Atm UT bb ja kal yi Tana anna OI JI di bei Il dilbusa 
Bo Jis gadi maa ILY Ae pjk PI ISU Teman al Ol CITA, Sisa Ag daiy AAS pana 3 All 
Lagian AAN (bg pil ya LP Ui padly bejad Jina SI, ak20 an jha YG 


Dalam transaksi dikalangan kaum Hawa sering juga kita dengar istilah YARNEN (mbayar panen), 
YARDU (mbayar gadu), YARSEM (mbayar karo mesem),,,, Hehe...Apapun jenis transaksi seperti 
diatas kalau jelas akadnya maka SAH, yang tidak sah bila dijual dengan model akad “Aku jual 
barang ini kepada kamu dengan harga 1.000 kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo 
(kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana.” 


Bagaimana kalau beli barang dengan barang,...Misal beli minyak goreng dengan beras ? Coba 
ana contekin macam-macam definisi akad/transaksi dalam figh : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2488 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lam 1 Alta Is gang 3 

Alolaa 9 Alka 4 Aeoglia 4 Rio glan 1 Jliali Ia (AI pb OS ISI 4 
Alan y Uno 1 ar laa OS OY 

Aksi 1 St Lpiia yel US Of 

Ula gi Laku 2 yr Lega at OS Oly 

Babel 1 Inda pa OS Of 

US daa, jl 

Ge lal jf Blak 1 Gr La jl 


"Berkata Imam Daroomi dalam Kitab Jam'u Aljawaami : 

- Bila yang di jual tidak berupa emas dan perak sedang (alat pembayaran) dengan alat 
pembayaran emas dan perak (uang) maka alat pembayaran dinamakan harga sedang barangnya 
di namakan yang dihargai, dan transaksinya namanya jual beli 

- Bila alat pembayaran tidak berupa emas dan perak (uang, misalnya barang dengan barang) 
nama transaksinya Mu'aawadhoh/Mugooyadhoh/Munafalah/Mubadalah (barter) 

- Bila alat pembayaran berupa emas dan perak (auang) nama transaksinya pembelanjaan 

- Bila harga (uang) dibelakang nama transaksinya kredit 

- Bila barang di belakang nama transaksinya pesan 

- Bila barang berupa jasa nama transaksinya sewa 

- Bila barang berupa pembebasan hamba nama transaksinya kitaabah 

- Bila barang berupa BUDH' (“hoho hihe" nya wanita) nama transaksinya mas kawin" 

| Asyabah 463 | 


Bolehkah jual beli barang dengan barang ? Diperbolehkan asal tidak terjadi RIBA FADHL (riba 
yang trjdi dalam masalah barter / tukar menukar benda). Namun bukan dua jenis benda yang 
berbeda, tapi dari satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda 


CPI IS omega Ami Jail Jdaill U) cam 


Di dalam masyarakat sering terjadi berbagai macam perdagangan ada yang sistim kontan ada 
juga yang sistim kredit / tempo, kalau mengkreditkan emas termasuk riba g pak ustad? Sama 
halnya dengan hukum diatas, Kalau saat transaksi pihak penjual berkata "Aku jual barang (emas) 
ini seharga 800.000 dengan kredit maka sah-sah saja". Berbeda saat penjual bilang “Aku jual 
barang (emas) ini kepada kamu dengan harga 700.000 kontan atau dengan harga 800.000 
dengan tempo (kredit). Terserah kamu pilih harga yang mana.” Kemudian antara penjual dan 
pembeli tidak mengadakan bentuk kesepakan transaksi yang disetujui dan berpisah, maka ini 
tidak boleh karena harga barang (emas) tersebut masih tidak di ketahui karenanya transaksi 
semacam ini di hukumi fasid (rusak), berbeda hukumnya dengan bila telah sepakat mengambil 
salah satu bentuk transaksi baik kontan/kredit sebelum keduanya berpisah... 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2489 


Pada dasarnya jual beli saat buah belum nampak kebaikannya (masih muda/masih belum masak) 
tidak diperbolehkan karena masih rawan penyakit disamping akan menimbulkan gambling pada 
kedua belah pihak,. Berikut ketentuan jual beli buah dalam saat belum tampak kebaikannya 
menurut ketentuan syara' : 

1. Padi, jagung, semangka, terong sayuran, tidak di perbolehkan dijual sebelum tampak 
kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama tanahnya. 

2. Kurma, kelapa dan buah dalam batang pohon lainnya, tidak di perbolehkan dijual sebelum 
tampak kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama batang pohonnya atau bersama 
tanahnya. 


Solusi dalam mengatasi masalah pembelian buah yang masih belum tampak kebaikannya dan 
belum di mungkinkan untuk segera di potong bila memang hal semacam ini terjadi di lingkungan 
kita dan tidak dapat bagi kita menghindarinya : 

1. Mengikuti pendapat Imam Syafii dengan @oul @adiimnya yang memperkenankan penjualan 
semacam padi meski masih dalam tangkainya asalkan bentuk bijinya telah mengeras (dapat 
diperkirakan rata-rata hasil buahnya di saat siap potong. | al Majmu' juz 5 hal 49 dan juz 10 hal 
4721. 

2. Antara penjual dan pembeli tidak mengadakan akad jual beli tapi mengadakan akad saling 
hibah menghibahi. 


al SE il! bb aya Utist J3 COLA yaa Jd JL WNA, 
Siraaj Alwahhaab 1/308 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab.... 
0063. Transaksi Jual Beli Secara Online 
PERTANYAAN : 
Irawan Khan 
Jual beli ONLINE leat internet, bagaimana ya ? kok ga sesuai dengan contoh jual beli islam ? 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Berikut ini adalah salah satu keputusan bahtsul masil diniyah wagi'iyah pada muktamar ke-32 di 
Makassar, 23-28 Maret 2010. (red) 


Kemajuan teknologi dan Informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih 
mudah sehingga merubah pola sinteraksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan 
informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, 
baik berskala kecil mapun besar, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi 
paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilaH Electronic 
Commerce, umumnya disingkat E-Commerce. 


Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 
Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2490 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dapat dilakukan melalui medium faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak 
elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun 
jual-beli (ba'i), seperti shighat, ijab-gabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap 
hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronikal ini belum diketahui tingkat keamanan proses 
transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. 
Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, 
seperti yang terjadi di Arab Saudi. 


Pertanyaan: 


1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau Cybernet dalam 
akad jual beli dan akad nikah ? 


2. Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah ? 


3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria 
berisi catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang yang hadir di majlis 
tersebut ? 


Jawaban: 


1. Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak 
sudah melihat memenuhi mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat 
maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. 


Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena: 
(a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad, 
(b) saksi tidak hadir di majlis akad, 


(c) di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang sharih (jelas) sedangkan akad melalui alat 
elektronik tergolong kinayah (samar). 


2. Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah, sedangkan pelaksanaan akad 
nikah pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah di majlis terpisah tidak sah. 


3. Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi 
catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut 
hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan nafsul-amri (sesuai dengan kenyataan). 


Pengambilan dalil dari: 

1. Nihayatul Muhtaj, Juz 11, hal. 285 (dalam maktabah syamilah) 
2. N-Majmu', Juz 9, hal. 288. 

3. Hasyiyatul Bujairimi “alal Manhaj, Juz 11, hal. 476. 

4. Hasyiyatul Bujairimi “alal Khatib, Juz 2, hal. 403. 

5. Panahtuth Thalibin, Juz 3, hal. 9. DI. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2491 | 


Sumber : Website Nahdlatul Ulama. 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Akad jual beli melalui alat elektronik hukumnya di tafshil sebagai berikut : 


2» Jika mabi' (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum 
melakukan transaksi maka hukumnya sah. 


22 Jika mabi' belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila mabi' 
dijelaskan sifat dan jenisnya. 


Cell ala IS) Us, case” pake aa dia Jadi d yry ) pat) — lola Anang ol, BOS Ag ya dang Cena — Jail Gd 
Hd ya dea Pa — pa PM ga pemdl GLS — BUSI J3 jl ENI Jads ALVI Sai All mal JR den Jaa 
Ca 


Yang kedua adalah melafadzkannya sekira didengar oleh orang didekatnya meskipun mukhothab 
tidak mendengarnya, dan dapat digambarkan adanya serah terima darinya meskipun tanpa 
mendengar suaranya dengan sesuatu yang dapat didengarkan oleh pendengar kemudian ia 
terima seketika atau suara ijabnya dibawa oleh angin kemudian juga ia terima seketika atau ia 
terima sesuai kesepakatan. | 'aanah at-Thoolibiin 111/9 |. 


20 go 2 2. 3 2. L0gP - 0. Lo UI G3 0. Logo. .. 0 0-2 BIL. X8 — 39 
oU BIS lia pi jl Jend 2 BS ya Lan ian Lal Gal (il oa ale Jap U aeb dp). 


(Maka diperhitungkan apapun yang dapat menunjukkan pada lafadz/serah terima) artinya atau 
sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan ucapan serah terima secara langsung seperti 
tulisan atau menduduki kedudukannya seperti isyaratnya orang bisu. | Hasyiyah al-Jamal IV/301 |. 


Uta, Jilid JS LI) HS, Ogdakll Apanlyp SIA 9 mad 93 Le BUIYI pad Y Ueilah oya 3 3 all 
Jali Ugal p pall Bulanan. 


Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli 
via telpon, teleks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan. 
| Syarh al-Yaaguut an-Nafiis 11/22 |. 


ASI yana Ra aa SL) SNI Gd ab NS dea Jaa ya mad MY aa Y IN LSN 1 ya Hal (AA) 
BSI, 2) dj ol SAR LAU Uagy dal Mus Load Jadi lb ly All aa Lintah BLS sel ya Sl de Y 
pabas Lab BUS Ag MAA Ain Ya Woo Uli ye Ueltay (BI. 


Dan sah jual beli dari selain orang yang mabuk yang tidak mengerti sebab ia tidak termasuk orang 
yang sah niatnya seperti keterangan dalam bab Talak yang akan datang dengan sighat kinayah 
dengan disertai niat.... Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk kinayah, maka jual 
beli dengannya disertai niat hukumnya sah, meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir 
dalam majlis akad, maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya dan 
khiyar bagi mereka berdua berlaku hingga bubarnya majlis penerimaan akad. (Keterangan Ibn 
Hajar “dan menulis...) dan sama dengannya berita via teknologi kabel -telepon- yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2492 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dikembangkan dizaman sekarang ini, maka akad dengannya termasuk kinayah menurut kajian 
yang kuat. | Hawaasyi as-Syarwaani wal “Abbaadi ala at-Tuhfah IV/221-222 |. 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


www.fb.com/groups/piss.ktp/395744887114992/ 


0076. Jual Beli Kucing, Ular dan Tokek 
PERTANYAAN : 


Walet Cihuy 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wa rohmatullaahi wa barokaatuh. Hukum jual beli kucing, ular dan tokek seperti 
dalam pertanyaan di atas terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Syafi'iyah tidak 
boleh karena tidak ada manfaat yang dilegitimasi oleh syara. Sedangkan menurut ulama 
Hanafiyah dan Malikiyah boleh.. 


Menurut Syafi'iyah : 


Sab S3 Ula JUL Jala Upah gi Y SL ellandiony 203) ia RAS PI Ily Jan Ay ES Y Ob aa aa 
Asaisg ping GE Y SL JUL Jali Up HIV 3 Jp pa yelasal Andik Gley LAST Andi US Lie mia LIL 
DN JUL Jelas EL leh 4 Aina 39 paka Andin dad UG Ol de JG SN SY Its Jala Eu le, 


Maka tidak sah menjualbelikan binatang melata yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang 
kecil yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang karena tidak ada manfaat 
darinya yang setara dengan harta (harga) meskipun terdapat manfaat secara khusus padanya, 
berbeda dengan binatang yang bisa memberi manfaat seperti biawak yang dapat bermanfaat saat 
memakannya karena dapat memperlancar darah. 


Keterangan Pengarang “karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan uang” artinya tidak 
memberi manfaat yang dianggap dan menjadi tujuan dalam syara' sekira sepadan dengan harta, 
ini yang di kehendaki. Maka tinjauannya adalah manfaat yang menjadi tujuan dan dianggap oleh 
syara' sekira sepadan dengan harta”. | al-Jamal 1!1/25 |. 


Menurut Hanafiyyah : 
Ol SUS 3 BALAI, 8 ii OS ISI Co oadly DLS pl ghly Dl pda ag Cemas SNAS 4 (RASA Ans JA Ia) lay 
JB dng OP Le JS Ain Mila JS 


"Sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memang memberi 
manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu 
halal menurut syara' karena semua (makhluk) yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2493 


manusia". | A-figh alaa Madzaahib al-arba'ah 11/232 |. 


D9 YUL US RI Wong pjI AS Ilalemall aa Igor (MAY Lab adl OK Ol) LAI Ia Red bady |, 
ISSI GA RESI GE SAI mondy At yak COLI pedet dat Ngeri LAS pay At) ajal pall Upin da 0 sel 

Ulas YI dada tile OLI OY 344 Ana Ubi Leyd JL Andin td La JS OI paus Indi, 

"Kalangan Ulama Hanafi tidak mensyaratkan sarat ini (barang yang dijual harus suci dan bukan 
najis) karenanya menurut mereka boleh menjual belikan barang-barang najis seperti bulu babi dan 
kulit bangkai karena bias di manfaatkan kecuali yang memang terdapat larangan untuk menjual 
belikannya seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah sebagaimana mereka yang 
juga membolehkan binatang buas dan najis yang bias di manfaatkan untuk di makan, tolak 
ukurnya menurut mereka (madhab hanafi) adalah semua yang beranfaat itu halal menurut syara' 


karena semua makhluk yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia”. | al-Figh al- 
Islami Wa Adillatuh IV/181-182 |. 


Menurut Malikiyyah : 
OY Loji JA Anisa dab La JS Ol (ASIN) alas Tell y Ag gadi OLS ISI Ko jung SLS pl ghly SL AAL Rat ag 


be NI BSI Ge SAI ya JW Sp Jeli OLI Andal oil OLI 


“Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular, kalajengking bila memang 
memberi manfaat tolak ukurnya menurut mereka (madhab maliki) adalah semua yang beranfaat 
itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan 
manusia dengan dalil firman Allah ta'aalaa (Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu — AS 2:29.)”. | al-Figh al-Islami Wa Adillatuh IV/446-447 |. 


0089. Menimbun Barang Untuk Dijual Saat Harga Mahal 
PERTANYAAN : 


Aldy Maula 


Assalamu alaikum wr wb,... Bagaimana hukumnya menyimpan / menimbun barang, contoh seperti 
padi atau yang lainya,... Dengan tujuan menunggu harga mahal....? 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Al dab Nda Jal Roro sladadl due AU Anal — yan JI Y — SI LS, G HAB Il ya JK 
Fathul mu'in 


It ten Sena U Ati As Ain JL dal La If Oa Pj IBI aja yAR AN OA HAN LI ya YK 
salak Bung, Ji jas Jia aa | 


Panah 


il $ lo op BL dn Bal jam PAI Aa 2 2 sa gel) D yamg jl OS 1) Ai 2 et - ea J6 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2494 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pp &5 13 LG US ena, pelad 3 ya Uu J au G Aa, sala aa ly is Ud ga ag Palas 
Ang aja WAS SU ON, SU mat & 
Asnal matholib 


Ihtikar - Penimbunan, Adalah menahan (menyimpan) barang pokok (agwat) dari hasil pembelian 
saat harga beli tinggi dan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi, dengan tujuan memperoleh 
keuntungan yang lebih besar, pada kondisi dimana masyarakat (setempat atau di luar itu) berada 
dalam kebutuhan tinggi. Hukum ihtikar termasuk praktek jual-beli (mu'amalah) yang diharamkan, 
walaupun secara akad dihukumi sah. Dan keharaman itu semakin bertambah di saat kebutuhan 
semakin tinggi. 


Ada beberapa poin menyangkut masalah ini... 


1. Imsaak - menahan (menimbun). Berbeda kalau tidak ada unsure menahan, maka tidak 
dihukumi ihtikar yang haram. Seperti penjual warung membeli barang dari pasar dan langsung 
dijual sebagaimana biasa. 


2. Maa isytaroohu - hasil pembelian. Berbeda bila barang yang disimpan itu hasil dari panen 
sendiri (ghollatu adldloi'ati atau ghollatu al alrdli), maka tidak dihukumi ihtikar yang haram. 


3. Fil gholaa-l - harga beli mahal 


Berbeda bila pembelian dilakukan dengan atau pada saat harga murah (standar), maka tidak 
termasuk ihtikar haram. 


4. Al agwaat - makanan pokok (sembako). Berbeda bila barang yang disimpan itu bukan 
makanan pokok, maka tidak termasuk haram. Tetapi Algodli Husain menambahkan (ilhag) bahwa 
menimbun pakaian pun apabila sedang sangat dibutuhkan bisa termasuk ihtikar, walaupun tidak 
haram minimal makruh tahrim. Barangkali dari wajhu (fatwa) godli Husain ini, bisa diilhag-kan 
bahwa jenis barang apapun apabila sudah memenuhi syarat IHTIKAR, maka bisa dihukumi 
makruh tahrim. Seperti pada kasus BBM dsb. 


5. Niat atau tujuan ihtikar tidak mesti saat pembelian barang. Bisa saja niat itu muncul setelah 
pembelian dan melihat harga jual tinggi. 


Juga Tidak termasuk ihtikar yang haram apabila... 


1. Apabila penimbunan bertujuan untuk konsumsi sendiri, ini lebih ke penyediaan stok dengan 
cara memborong. 


2. Apabila membeli dengan harga mahal dan dijual dengan harga yang lebih mahal tetapi pejualan 
dilakukan di tempat lain yang mata uangnyanya berbeda (kurs lebih tinggi), maka tidak termasuk 
ihtikar yang haram (ekspor — impor). 


3. Atau dijual ke tempat yang daya belinya lebih tinggi (analisa pribadi). 
Ab Je da OK ad 


o “Be S0. 12 29 20 0 un 0. 2 0. .w 0 0 2 0 2090 0. 0 -09 » Pad 0 w 32 - 
2 WXaals Olerubaaadi EA IS Aron (3 BEI (II oya Se ibanll ala (BA adl de gmail dp) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2495 


Cepu UI 
Asnal matholib 
Ed BAN IG KL ja at GA Amd AI Apa lab enlen e KE Aya 1 Legi HO ade dj : 


238 0 


Sea as 
BUS Sup 4 Saka Flag cra Lelah Kl ya Odi ale ly 
Tuhfatl ahwadzy 


PE ae Gama AAU VI gita Vgna Y OT 28 yul Ill pa Ob — SNI L3y By — mel AL AN 3 IU (A3) 
Sl 3. 


SIIS yag cAambYU yag Y V3 Ol AAS Aas. 
SM3 Tana el, LS Sh Olg SAN Ia ya KY Of ga. 
Panah 


Keharaman ihtikar salah satunya dikarenakan ada unsur TADHYII@ - membuat kesulitan kepada 
masyarakat umum minimal dalam sisi ekonomi/materi. Antara penjual dan pembeli tidak ada yang 
lebih utama dalam sisi mashlahat. Artinya, keduanya masing-masing saling memberi dan 
mendapat mashlahat dari praktek mu'amalahnya. Untuk mendapat mashlahat dari jual beli itu, 
maka aturan dan syarat jual beli harus dipenuhi, serta motif dan tujuannya pun harus mengarah ke 
kemaslahatan bersama. Setelah itu, masing-masing berhak untuk mendaya gunakan 
pendapatannya demi kemaslahatan masing-masing tapi dengan tidak merugikan pihak lain, dan 
itulah idealism jual beli. 


Dan ihtikar adalah salah satu bentuk mu'amalah yang tidak memberi maslahat kepada pihak lain 
dan bisa berdampak negative terhadap perekonomian local (pembeli) maupun global (masyaakat 
umum). Terlepas dari tujuan apakah barang yang dibeli itu untuk dijual atau konsumsi sendiri, 
apabila bisa memicu gejolak pasar, dan apabila melihat keumumam hadits bahwa... menyimpan 
barang (makanan) dalam kurun 40 hari adalah memancing murka Alloh dan tidak menjadikan 
berkah... maka jelas tindakan ihtikar itu termasuk perbuatan tercela. Ibarot yang lebih lengkapnya 
di Panah bab albuyuu'u almuharromat, awal jilid 3, hal 20-an. Wallohu almu'iin wa bihii nasta'iin 


0111. Jual Beli Saat Khutbah Jum'at 
PERTANYAAN : 
Bayi Berjenggot 


Mau tanya mas-mas dan mbak-mbak ustadz-ustadzah : apakah hukum pelarangan (haram) jual 
beli disaat khatib jum'at telah "beraksi" diatas mimbar, hanya diperuntukkan buat laki-laki, atau 
perempuan juga terkena hukum yang sama ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2496 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 


PEREMPUAN TIDAK TERKENA HUKUM HARAM JUAL BELI selama yang dilayani dalam jual 
beli tersebut sesama orang yang tidak wajib menjalankan SHOLAT JUMAT 


S3 El Ion Anadel pg uya Bil Gani ISP Laut adil leh U) Sbs OI Gl (Aula PA Tae ji oa ory UP) 
ag AI) 

2x3 dala mna Ea 

VP by HE Bas Pb BP e TnO pad el 3 ea at al ae Bd aer oa Ge BUA Jay 
ale ph 

233 Sie Tah GAS pang MS La jasaak Ana Bg id Yg AL Ule OS Of List Lely 03 SA Amal 3 adl II 
Aneh cSL Ola ka 98 Vla pelk 

dirga ME 

V3 dos Jay 


"Hanya di peruntukkan buat mereka yang kena HUKUM ORANG YANG WAJIB menjalankan 
jumat (laki-laki, merdeka, mustawthin) sedang orang yang tidak wajib menjalankan jumah (seperti 
perempuan) maka TIDAK HARAM bahkan juga tidak makruh kecuali apabila yang dilayani dalam 
jual beli tersebut adalah orang-orang yang wajib menjalani jumah seperti saat melayani jual beli 
terhadap orang laki-laki maka hukumnya juga haram karena termasuk menolong pada perkara 
HARAM, ada yang menyatakan hukumnya makruh". | 'aanah Atthoolibiin 11/95 J. Wallaahu A'lam. 


PERTANYAAN : 
Bayi Berjenggot 


Tanya lagi ustadz, orang yang wajib jum'at tapi tidak mengesahkan bilangan 40, dan yang wajib 
jum'at sekaligus mengesahkan bilangan 40 itu siapa aja ustadz..?? 


JAWABAN : 
Edy Humaidi 
Dasar pengambilan Kitab Tausyih ala ibn @osim halaman 78 : 


“Dan yang ketujuh (dari syarat-syarat mendirikan salat Jumat) adalah istitan (bertempat tinggal 
menetap) di tempat mendirikan salat Jumat. Sehingga salat Jumat itu tidak sah (apabila ahli 
Jumatnya paling sedikit 40 orang itu digenapi jumlahnya) dengan orang yang wajib menghadiri 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2497 


salat Jumat dan ia bukan mustautin, yaitu orang yang bertempat tinggal ditempat mendirikan salat 
Jumat selama empat hari penuh, atau digenapi dengan orang yang mendengar adzan melalui 
pengeras suara atau radio tetapi rumahnya sangat jauh dari tempat mendirikan salat Jumat. Salat 
Jumat tidak sah dengan ahli Jumat (jamaah tetap) orang musafir atau orang mukim yang bercita- 
Cita kembali ke negerinya meskipun sesudah jangka waktu yang lama. Mustautin itu adalah orang 
yang tidak bepergian dari tempat tinggalnya pada musim hujan atau musim lainnya, kecuali 
karena ada keperluan. Orang yang tidak mustautin, jika dia bepergian, maka dia tidak wajib 
melakukan salat Jumat dan salat Jumat itupun tidak sah jika ahli Jumatnya digenapi dengan dia, 
dan jika musafir ini melakukan salat Jumat, maka salat Jumatnya sah. Jika musafir itu tinggal di 
suatu tempat, meskipun selama empat hari penuh, maka dia wajib melakukan salat Jumat dan 
salat Jumat tidak sah jika ahli Jumatnya digenapi hitungannya dengan dia, dan salat Jumat yang 
dilakukan olehnya sah. 


Masaji Antoro 
Ada 14 pendapat tentang jumlah bilangan yang terjadi dalam sholat jumat : 
Anal Ag Aini (SAI da 3 Ya peta Ag oya Jab SARI NAS Leey bl 28, 
CP ot lg Ja ya mai UI Use 
Ab Jala ll Jay yag KELAS OLI GL 
Logis AI any Soy Ola Kisi Gl asa plaYI aa USU Lgu 
EN) KAL y Sian yg Il AS GAY aa OLI Lamar 
in K3 Jis Ann Ugwdlla 
Dag) SUS Aan Ugagln 
das oo Slllay dalyy Gal day ds bs UI Ugal 
LIL 3 Kama sad alay 3 Opi Lajile Goal dis pa! pd alta LgnaU 
SIS OP La ybs Gal 
en AI Un AS pa 02 Kay ly, YAA Aa Oya Lais UU 
GojUl OS UU Lake EL 
pam yh KS wan la is al) 


Disyaratkan terjadinya jumat dengan hitungan 40 arang adalah salah satu pendapat diantara 14 
pendapat mengenai hitungan sahnya sholat jumat pendapat-pendapat yang lain adalah : 


2. sholat jumat sah oleh satu orang riwayat «-! « — 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2498 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. sholat jumat sah oleh satu orang 2 orang dst ....... laanah Atthoolibiin 11/56 
Yang termasuk @oul di bawah naungan Madzhab Syafii yang 40, 13 dan 3. 


Pertanyaan anda : tanya lagi ustadz, orang yang wajib jum'at tapi tidak mengesahkan bilangan 40, 
dan yang wajib jum'at sekaligus mengesahkan bilangan 40 itu siapa aja ustadz..?? 


bls bg ES Ad DB ya yA Chia mani) KA Andy CAale UH oa bal #alladi Ria Raadel 3 Oa Of (del). 
Lebat, yng y0 Cinadel elu HT Uyay Cuyloyiaakl HP peak Ay CAia Tanaiy Cp Aas Yy ctae UH uya Ilpsiuy 
MY, (kradel Ino lal di Jis bit Cas, cAale ami CI yag Chia maa Yg) CA Alai Y) Cadas LS ya IU 


JL GL GRg CAy Ain Yg Chia, 


Ol... Chal (yakin) VJ) Cnku2 ya jam pa) CedhPNI ISI yag Cia Tenai Yy C4 Aa Yy Ceale CAY oya ilgaulay 
Sae pas Jis. 
ella ga SI pe) (GET Cam! sad Ay Chin Big 4 Akad Yy ctals LAN oya Heal 
Pedlly (lg. 
Albi S3 3 Tanoe JM MEI oya ole oh 0yg Oia yag CAN Pena y LA Ming Ale CAN oya #leandlag. 
Dalam sholat jumat manusia terbagi atas 6 bagian : 


1. Wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga SAH, yaitu bagi 
mereka yang memenuhi syarat sholat jumah ( laki-laki, merdeka, dan mustawthin / menetap ) 


2. Wajib menjalani jumah, sholat jumahnya juga SAH tapi tidak dapat menggugurkan hitungan 40 
yaitu bagi orang mukim yang tidak menetap, dan orang yang mendengar panggilan jumah padahal 
dia tidak di tempatnya. 


3. Wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga TIDAK 
SAH yaitu bagi orang murtad 


4. Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga 
TIDAK SAH yaitu bagi orang kafir asli 


5. Tidak wajib menjalani jumah, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, tapi sholat jumahnya SAH 
yaitu bagi anak kecil yang sudah tamyiz, budak dan wanita 


6.Tidak wajib menjalani jumah, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumahnya juga SAH yaitu 
bagi semacam orang sakit dan orang-orang yang ada udzur untuk meninggalkan sholat jumat.. 
| laanah Atthoolibiin 11/54 |. 


0178. Jual Belinya Anak Kecil 
PERTANYAAN : 


Toni Imam Tontowi 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2499 | 


Mau tanya, sahkah jual belinya anak kecil ?? 
JAWABAN : 


Bila menilik aturan syara' pelaku transaksi sebuah akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 
Baligh, berakal, tidak terpaksa, rosyid (cakap). Yang didalam format figh disebut mutlaguttasaruf. 
Dengan demikian transaksi yang... dilakukan oleh anak-anak kecil dan orang orang yang tidak 
memenuhi kriteria diatas hukumnya tidak sah . Namun demikian ada sebagian ulama' yang 
memberi kelonggaran dengan disamakan dengan jual-beli mu'aathoh (jual beli tanpa ijab Kabul). 
Dengan syarat barang-barang tersebut kategori remeh atau bukan barang-barang mahal. Maka 
menurut pendapat tersebut hukum jual belinya anak kecil sah untuk barang-barang yang 
harganya murah. 


Didin Banjarmasin 


Li og Bri SI ea seal Illagh Glen Ae PRYI SI ye anti mb 3 dus pl Jai LDII 3 JG : Tawuje 
GS Bihy Ady OS) aka Blah wani ye mall el ML Ay Ang Top pam 3 J9 3S aa OA Jas ale) 
UE 2 onta Yam MI MS 3 aje de Sibyay CP aa dg dala) ding Cia Ola S0 ng elegan HS... 
— Aden SB CE DG dim jai Jail ISI 3, YL UT elsa Ae 3 ya. 
Bughyah hlm 124 

Masaji Antoro 


SE ad V3 Iya sea A89 SNI Fla GS Sol ad wa bl, Cai ra sit Alena! Olias Sg ag Uc 
de ads UG JI mill Ie JS ye emak Cd LEAN NS 3 edi Ol aa SAI Al SIA OLS ISI Abal, SMS 
AN oya! Jaa SEN DOG OI Lia Aaaki ya OS Ol daniah Alor kamal ob jadi SAI Gaal! Jong BB Lo JI. 
Kifayatul Akhyar 1/240 
Ghufron Bkl 
Bughyah hlm 124 dan al fighu al islmi jz 5 hlm 419. 


0530. AKAD JUAL BELI KETIKA MAKAN DI WARUNG 
MAKAN (WARTEG) 

PERTANYAAN : 

Atun Mutiatul Afiyah 


Punten, dalam mu'amalah seperti jual beli kan dalam syariat ada salah satu rukunnya yaitu ijab 
gabul. tetapi kebanyakn pada masa sekarang banyak yang tidak memakai ijab gabul,, contoh 
kecilnya saja saya sendiri kalau makan di warteg, makan dulu baru bayar.. bagaimana 
hukumnya ??? suwun... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Ada pendapat yang memperbolehkan,namun pendapat yang kuat dalam madzhab syafi'iyyah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2500 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak sah. Silahkan cek berikut tabir dalam bughyah : 
(dy (PLN Blah! pat PE Uya Ja2 US Jep TILS Yg rpp Y pat Tien pb ya Antaly Lai Lelah Ca AG HL) 
CI BP YG G4 Ily p4 al 

Masaji Antoro 

AJI OY tilas (le Leo 23 paka SUolalU jl JAS opini Aas Y 1 (2) Rabbi Aroddly Kadal Kama — WI 
BUY did aa Of bb pita UE cakil Ag Alia YG Cakil ad pb art ai Jail Lay Sale Y) Ale JI Y cair 
AS SA oya Kam Ii dal Patty Ul Ulas y USU jl Ragil 2 LO YUS dor dis Ugalia pada La gl ASUS 28 all 
BULAN ag Pil Roman (bala Saka gg ea RedladI ya Aelan jet A3 4 punally RorLamaly ig AI Ta BL 3 ya 
Sa gala IS Ten Ujang GRAN BUSI ALS Bali prada DAA ten PM lag ja al JS 
WgAy Jia Raj (Oia al Uje Jb BAL, Upah Bola Sr La GA Hani pP Cal Lion Sal pap jr Uma 


(2) 404/8 0x s3 JPN 142p ana R3 3 SU raw! (25771 2000 eUmdaglay 3/2 2m Gk 
Madzhab Syafi'iyyah, Syi'ah dan Zhohiriyyah : 


Sebuah transaksi tidak terjadi dengan perbuatan atau dengan mu'aathah (serah terima tanpa 
perkataan) karena tidak kuatnya bukti hal tersebut menjadi sebuah transaksi karena kerelaan 
adalah hal samar yang tidak dapat dijadikan bukti kecuali dengan ucapan sedang perilaku 
terkadang tidak sesuai kehendak hingga menjadikan ikatan kuat dari sebuah transaksi... 


Namun sebagian kalangan Syafiiyyah seperti Imam Nawaawy, al-Baghaawy, al-Mutawally 
menyatakan sahnya jual beli secara mu'aathah dalam setiap hal yang dipandang masarakat 
umum sudah dikatakan transaksi jual beli karena tidak terdapat dalil nash yang mensyaratkan 
dibutuhkan sebuah ucapan dalam terjadinya transaksi karenanya segalanya dikembalikan pada 
kebiasaan orang pada umumnya. 


Sebagian kalangan syafi'iyyah lainnya seperti Ib Suraij dan ar-Rauyaani membatasi dibolehkannya 
jual beli secara mu'aathah sebatas hal-hal yang dianggap remeh oleh khalayak umum seperti 
ukuran sekati roti, seikat sayur mayor dan lain-lain. ( Mughni al-Muhtaaj 11/3, al-Muhaddzab 1/257, 
Mukhtashar an-naafi' al-Imaamiyyah hal. 142, al-Mahalli Ibn hazm VIII/404 ). Al-Fgh al-Islaam 
IV/452-453. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0570. HUKUM AODAD TRANSAKSI JUAL BELI ORANG 

BUTA 

PERTANYAAN : 

Ibnu Zainulmutagin 

Para hadirin semua, bolehkah orang buta melakukan agad jual beli ?? suwun.. 

JAWABAN : 

Hadiro Maut 
ebi Geo OS jg — Wal al alel R3) 3 EL Snap mm VE (OM om dome ma) 
— BL SE — AYI, CI 3 g- — WS GIS — Weni FLS — Una AL pig ASI gag & batal SUS oa ee) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2501 | 


al. 
Li'anah 3/14 J. 

AT JA IKA nyam Ulil 2 2 as Ag Jap i MN Ai pl JG) CP email ay. 
Orang yang buta dihukumi tidah sah melakukan transaksi (JUAL BELI) langsung, bila materi jual 
belinya 'AINUN / barang nyata yang ada di majlis. kecuali sesuatu yang telah diketahuinya 
sebelum yang bersangkutan buta. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh, merujuk kepada keumuman 
ayat WA AHALLALLOHU ALBAN'A... | al-hawy al-kabir 5/756 J. 

dag Jaan AS Ojak Dyag IS yag dl SI II HI YI 


Orang buta bisa melakukan transaksi jual beli dengan cara SALAM/BAI'U SYAI-IN MAUSHUFIN 
FIDZ DZIMMAH/PEMESANAN. | al-igna' 1/51 J. Demikian mohon koreksi 


0686. HUKUM JUAL BELI BAGI ORANG BUTA 
PERTANYAAN : 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! permisi numpang tanya bagaimana hukumnya akad jual beli orang 
buta...? monggoooo.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Kalangan Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyyah “Jual beli orang buta 
hukumnya SAH dan baginya diberi masa khiyar (pilihan antara meneruskan atau membatalkan 
transaksi) untuk mengenali barang yang hendak ia jual/beli dengan indra lainnya seperti, peraba, 
pencium atau perasa untuk mengenali barang yang hendak ia beli atau dengan berkeyakinan 
pada cirri-ciri suatu barang”. 


Kalangan Syafi'iiyah menilai karena keterbatasan yang ada pada dirinya untuk melihat secara 
langsung barang yang hendak ia beli maka jual belinya tidak sah kecuali bila ia mewakilkan pada 
orang lain atau jual belinya dengan sitem pesanan. Keterangan diambil dari : 


IA II: 

BII ag 3 HI SIM Ae mal io bh de gin pp lia. 

HI Sam Ad yaa And US, US Jd wat Katady Aid) Ai olorly Ly ASI gag Tas HALUS, RSI Lil JU 
Hebat gala SNI 0g) Je UI 3 Seo amal Slog Ie olareYU jl elu Su lah GI, 
BIL OY, coal at Ab Gilas Jian ya al de BAE AS Caaae API P3 III (2) KPI gl Ed aa 
833) II 3 SIS tail pia pi ep (3). 

ah Lamar OST lgu SU RI ole Oi Y plan ya LS ASJU, kail of YJ, 

SI pa pekan C0 Ly ABS pit VW gadi Ja Let Cal) A8 OS ASI VI OI) ALI Ha Ha Y RI JG, 
V8 AT ENI JS OI IYA Sal ae (Lp - 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2502 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Dl) 3t2SU Re yiall P sad! “456/8 : ee! (9L/4 : sah (33B/9 20 pam! “156/2 2 Azmi Aplas 1106/4 : tsel jali 
OT menulis. 

(2) EP Ia Ay SAI Aan Il YP Ole al eno italy era Gal ly). 

(3 10/2 : ce 22 210 24 #Ali 24/13 1 Sya Led 298 164/5 #Sadl (83 p Geli 2. 
(hy 264/1 14. 

| Al-Figh al-Islaam V/137 |. 

239 KE Ijah Gay ai KALA Ai maan pb Job LAI dgn Unpad ia mua Gal Snp IS) sa II aaat 
V3 Aim GA o ja! OK 

| Al-Figh al-Islaam V/176 |. 

Ale masi VUS Gaib al Uas AI aa OT naa Diy ALI aa JUS Pahala al tah ya 1 NU — Red 
Rak! 3 Ban ya Leb Sada OT Ganas SAS, Boy mali dya! Uya dia Ganas Y Lag. ab di JS Ol mas NY tang) 

Ad) plan ag Ol maa 

| Al-Figh alaa madzaahib al-Arbaah 11/166 |. 

aa: Tas : 

ag Sa 2. 

Kei ph Ae DN GG Gp ai Yaa bi Katana 
Ta DI ARA JUS Gal DE Op AB PA maag HI II dah ba YUI cadas in ui) temu 
kk aa 


210 . 33 3 3 3. - . Hau Wo 
daan HW jp Y Lah ob J3 (2) 


(2) 165 13 gbi SES, 24/73 Sad etil 6 68 7 4 opuile cal. 

d) 2181642213 pull uu 

(2218 / 2 JUN eswlg « ludi poLadi . 

sell 3 rel OS yaaa jf adik Ra) 3 LEE naa pa ma SI (OS Oon do aa Lp) 
Rab IL SS ALI REI 3 US 3 JS Ob aah PLS Urnali SA) GAS at Fera SUS ya lay 

| Faanah at-Thoolibiin 11/10 J. 

Aa Jaan AS Ujang IS yag mekah SI II HI 

LIgna li As-Syarbiiny 1/98 |. 

Okpergd Vi ig SIG Ap Oia Ala Ah Ou 

AS Y Of Ie SI KS OK daio Il Jam VI Kal YA Lepai 

mama diy An maa YUL BB ie AI gb) day in pay JUL JB dy danjo plan Jon Ino eling 33£ UBI, 
Uaet Aha ya Jl Bee YI dua 

| Roudhoh at-Thoolibiin 111/368 |. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2503 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0802. JUAL BELI DENGAN SISTEM UANG MUKA 
PERTANYAAN : 
Rosyid Abdi 


Assalamualaikum.... sering terjadi.. jika kita memesan suatu barang, kita di pinta uang DP 
(panjeran)..kalo kita ga ngambil pesanan uang kita diambil, pertanyaannya.. dinamakan akad 
apakah di atas, dan uang tersebut dinamakan uang apa ?..makasih..... 


JAWABAN: 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. JUAL BELI SISTEM PANJER (UANG MUKA) 


O-- 0. 


2 0-0 Haa - Lake z9 aa NA B3 3 
an Na 
0 8 a29 2.98 Pad 0 49, -. -. 0 #09 -9 2.9 20 2.98 - 0-0 » 0 o - 0 - 
Oky 6 Kat ya 4 matan 4 Raka Sel Of dil dee AS yf ayo GELI JI alay «Kala (jitu Oil! MY 
JB ya Laka (6) - 


cd DM idol sll cai" 

(2) DM iol pbuall UE" 

Bp 186 /2 Jali 3 Je Gd Lil 

(Ay 322 1 4 ptsdl is 

(D) sil dale ai US. Aek dya or Ibas Opal Ob" Oya "1 dala Sesali nail 

Oy P3 633 a2yAd SI TAI 3 195 / 3 HWI ILES JM, 58 74 Al J3 Oa TR 
Mn Ne 2S Re OA BOS eat url 

Sent Sad : 

Dies na Ah 

As 3 » S3 pay —a Yang Ati « Adi ae Lela, SU, Iin oa Para 9) 
De Ia pa ya ek ah Ab ca PS BA AG Jaka US ppi agan D3) 
Pn 

25 

ANA na pa Ba YA 

IA AE LA Dn INSAN Hp og ah da 
Ap Lg Aabal say Oya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2504 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Ty GEPAI 3 Pa oil Arang (onlen Aas 02 568 Sy ola dal Obi maa AN Lau 
(317 Adi 2 S3) 

(2) 781 5 ade SAS AA LA Th 

(By Is P9 1867 2 FAN Ie JA ey (322 | 4 WI MS T2 1 3 Ade JAS Adil meal Th 
154/5 US 

(R38 LA AN J3 3 SI 

(3) 59 1 58/A AN LN 

3» ab Ia Haa aa Ke MEN LG ny. 

SA og SE La Kyo LIA AN Ie Cia AE 0 Aa ya 4 Jadi pa ya KA AI) 3 Lte ie) 


A4 290. -..9 


o- & OA 4-0 - an 2... Sen DB 323 - 0. 9 0. 0. o o 0 0.3 -.9 4g, 
Sdh Haii 3 KA 3 AN IE MSG SAB Vas Lee Ob Oak sya ami JS pend ASN al 


(TP) 33 0 


Jp Gi PA AS AU ja arah ya ea ata II, «Ui Uang Kb ya 5) AG cad ga (2) 
A. DEFINISI 
Uang muka dalam istilah figih dikenal dengan al-Arabuun 
Sar 
Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, “Urbuun (»« xii), dan juga 


Urbaan (26' li). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. Berkata penulis kitab Al 


Mishbah Al Munier (hal. 401),"Al Arabun dengan difathahkan huruf “Ain dan Ra'nya.Sebagian 
ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan 
sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, Apabila transaksi sempurna 
maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta 
kembali darimu.' Dikatakan Al “Urbun dengan wazan “Ushfur dan Al “Urbaan dengan huruf nun asli. 
Al Ashma'i menyatkan, Al-'Urbun adalah kata ajam (non arab) yang diarabkan. 


Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut : 


Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila 
transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. 
Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang 
danmenyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan 
bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu.” 


Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih 
dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut 
dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual. Jelas disini bahwa sistem jual beli ini 
dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi. 


B. HUKUM JUAL BELI SISTEM PANJER (UANG MUKA) 
Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat : 
1. Jual beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2505 


Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Al 
Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, 
Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad 
dan Al Ghoror Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. 
Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah.” 


Ibnu @udamah menyatakan, “Ini pendapat Imam Malik,Al Syafi'i dan Ash-hab Al Ra'yi dan 
diriwayatkan juga dari Ibn Abbas dan Al Hasan Al Bashri.” 


Dasar argumentasi mereka di antaranya : 
a. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata, 


b. 


SEA aa ap plug deh IL R) 
Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. (HR. Abu 
Daud dan di Dhifkan oleh Ibn Hajar) 


Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat -wallahu A'lam- (jual beli) ini adalah 
seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “Saya 
berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal 
menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.' 


Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena 


disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. 


C. 


Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah : “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (As. An Nisaa' 4: 29) 


Imam Al @urthubi dalam Tafsirnya (5/150) menyatakan,“Diantara bentuk memakan harta orang 
lain dengan bathila dalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan 
tidak boleh menurut sejumlah ahli figih dari ahli Hijaz dan Irag, karena termasuk jual beli 
perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan 
hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma'. 


Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat 


mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Padahal 
Rasululloh shollallohu “alaihi wa sallam bersabda : “Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua 
syarat dalam satu jual beli.” (HR Al Khomsah). 


Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yangtidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau 
disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. 
Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan 
dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Gudamah menyatakan, “Inilah giyas 
(analogi). 

Pendapat ini dirojihkan Al Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang rojih (kuat) adalah 
pendapat mayoritas ulama, karena hadits “Amru bin Syu'aib telah ada dari beberapa jalan 
periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits 
yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah 
jelas dalam ushul Figih..."lllat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2506 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang 
muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat 
mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya. 


2. Jual beli ini diperbolehkan 


Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah dan diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu 
Umar,Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “Telah 
diriwayatkan dari IbnuUmar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan 
dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, 
'Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu 
tentang kebolehannya.' Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, 
Karena terputus. 


| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 1X/93-94 |. Wallaahu A'lamu Bis Showab 

0941. JUAL BELI ASI 

PERTANYAAN : 

Lailia Zain 

Assalamu'alaikum... Mau tanya masalah asi yang diperdagangkan,itu bagaimana mnrt islam? 


apalagi skarenag sudah ada keju n es krim yang dibuat dari asi (di luar negeri).mohon 
penjelasannya...trims 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. JUAL BELI ASI (AIR SUSU IBU). Menurut MALIKIYYAH, SYAFINYYAH dan 
pendapat yang paling shahih dikalangan HANABILAH menghukumi BOLEH. Sedang menurut 
MALIKIYYAH menyatakan TIDAK BOLEH 


dalem Ob BA US Arsa pny Wi lab Is elu Cree! ob Altay old! Ol dedi Ag pitin jab MY Hen OI aa aan) 
Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka 
hukumnya menyerupai susu kambing, juga sama bolehnya menjual air susu laki-laki karena 
memandang kesuciannya dan yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan. 
(| Mughni al-Muhtaaj 11/12 1. 
(“D) 
BOP ISA Long S3 Ily lg Sildly Sa) JUN VI DlbnnYI Ag eiy KHAN dar dh Hal SY Uas jile MY OI 
AI) Ob dika Gam Ab AU oya dal Mor ikan Roro pal Ag Ga Lily dng JIE Ga Ai Lakon oya bUEYI mall 
baka ala SL GA gai Yg JB SboYI JG JASA al pal Gandll JU dag jr Ol pad Lali 


FR IlS Oblgy AA 1 dna JLN Vleg Rism pl JG 


| CABANG J Menjual air susu wanita boleh menurut kami (Syafi'iyyah) tidak makruh sama sekali 
dan ini pendapat yang dijadikan madzhab dan menjadi keputusan pengikut-pengikut syafi'iyyah 
kecuali menurut al-Mawardi, as-Saasyi dan ar-Royyaani yang menurut mereka dengan mengutip 
pendapat Abu @asim menyatakan bahwa air susu adalah najis yang tidak dapat diperjual belikan 
dan diberikan pada bayi kecil karena ada kepentingan.... Dst. Abu Hanifah dan Imam Malik 
menyatakan tidak boleh sedang menurut Imam Ahmad terdapat dua pendapat. | Al-Majmuu' Syarh 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH ( 2507 


al-Muhadzdzab 1X/254 |. 
V9. ce X0. 
dai 
Me Sega NLLI AA. 3G D2 #9 ae 00 2. 2 90 co d8 PN De NN NN TENUN 
L — da La it Ab de II RAS ad at Ian Jl Ae ma ag Ritel, LSI 3 
-0 A30- 2 AA 2 - ag 0.9 23 - 0 1 Pan 1 AsA . - A 40 xa 8. 3g, Ka 5 - Ol 1g - .. 8. io Si as02 
Ata Ang Go Yg 2 BUSI AG 4 AI 3 db Gaal It jong A3 «Gi Ala Je Cat Ang maa ap mual 
IL ea 7 Puan Aa an IRR Pe el A BeNa aa Ae Ten bea Oma dea Hota aa ara 
AI Cb) Alona £ Label Jaa ad 1 de JIN 4 Angg jpg IG Jap ad GA OR 4 An ga Kelas IP jay Ket 
& . Saru 5 " Tan “ 7 ae PP 2 UN 
Ogan y H5 « 


(dy 288 / Aid, 227 1 gal Hey 241 — 240 | 3 epik, SAN SoyiNy 145 / 5 Slnali gdla . 
(2) 145 /5 Sl lu . 


| JUAL BELI ASI | Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah dan pendapat yang paling shahih 
dikalangan hanabilah menyatakan bolehnya jual beli ASI karena : 
" Suci 
" Dapat diambil manfaatnya 
“ ASI boleh diminum maka boleh untuk dijual dengan menggiyaskan hukumnya pada susu- 
susu binatang ternak lainnya 
“ Boleh menarik bea atas jasa menyusui anak orang 


Menurut Hanafiyyah jual beli ASI hukumnya tidak boleh, ini juga sebuah pendapat yang terdapat 
dikalangan Hanabilah karena ASI bukan tergolong jenis harta yang dapat diperjual belikan 
berdasarkan IJMA' para shahabat Nabi ra. Dan berdasarkan logika. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 
35/199 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Lailia Zain 
Iha trus bagaimana kalau si anak mnm asi yang diperjual belikan tersebut?apakah juga tidak 
menjadi anak sepersusuan ibu asi (dmn asi itu berasal)? smg paham maksud pertanyaan saya "-1 


Mbah Jenggot II 
Syarat menyusu yang menjadikan si Penyusu anak Rodho' yang punya susu adalah : 


1. Susuan tersebut terjadi pada usia-usia di antara dua tahun pertama dari usia anak yang 
menyusu darinya. Dan jika seandainya usia yang menyusu itu di atas dua tahun maka tidaklah 
menjadikannya haram untuk dinikahi, ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan sabda 
Rasulullah saw, "Tidak ada rodho' (susuan) kecuali diantara usia dua tahun.” (HR. Daruguthni dari 
Ibnu Abbas). 


Imam Malik menambahkan dari masa dua tahun itu dengan dua bulan dikarenakan masa dua 
bulan ini dibutuhkan bagi anak itu sebagai masa transisinya dari mengkonsumsi susu kepada 
makanan lain. Hal itu apabila anak itu tidak disapih sebelum masa dua tahun sedangkan apabila ia 
sudah disapih dan makan makanan kemudian menyusu maka susuannya itu tidak menjadikannya 
sebagai mahram. Imam Abu Hanifah menentukan masa susuan itu adalah dua tahun setengah. 
Setengah tahun itu adalah masa transisi bagi anak itu untuk berpindah dari mengkonsumsi susu 
kepada makanan yang lainnya. 


2. Hendaklah anak itu menyusu sebanyak lima susuan secara terpisah sebagaimana kebiasaan, 
dimana anak itu meninggalkan puting susunya dengan kehendaknya tanpa adanya halangan 
seperti bernafas, istirahat sejenak atau sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba sehingga 
menjadikannya lupa dari menyusu. Dalam hal ini tidak pula disyaratkan hisapan-hisapan tersebut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2508 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


harus mengenyangkannya, demikian pendapat para ulama madzhab Syafi'i serta pendapat yang 
paling kuat dari para ulama madzhab Hambali. 

Terhadap orang dewasa yang sudah baligh dan berakal yang menyusu kepada seorang wanita 
maka jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para fugoha mengatakan bahwa tidak ada 
susuan yang menjadikannya mahram kecuali apabila terjadi pada saat ia masih kecil, meskipun 
terjadi perselisihan dalam penentuan batas usia anak kecil tersebut. Diantara dalil-dalil yang 
dipakai jumhur adalah : 


LL 2 of st ad cela SP Ni ya SN, 
Artinya : “.....Selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (AS. 
Al Bagoroh : 233) 


Sabda Rasulullah saw, "Sesungguhnya susuan itu hanyalah yang mengenyangkannya dari rasa 
lapar.” (HR. Bukhori Muslim) artinya susu yang diminumnya itu mengenyangkannya dan ia tidak 
memiliki makanan selainnya. Tentunya orang yang sudah dewasa tidaklah termasuk didalamnya 
terlebih lagi hadits ini menggunakan kata-kata hanyalah. (al Fighul Islami wa Adillatuhu juz IX hal 
6637 — 6638). 


0950. PRAKTEK JUAL BELI TANPA AKAD 
PERTANYAAN : 
Ach Zin 


assalamu'alaikum semuanya .... mau nanya mengenai berita ditv,ana seorang tukang becak yang 
sibuk,kemudian sang bapak jualan bensin yang tidak ditunggu dan dtempat tersebut di sediakan 
kotak untuk menaruh uangnya dan di tulis JUAL BENSIN MENUJU SURGA" kalau konsumen jujur 
dia bayar, tapi kalau tidak iya tidak bayar.... sah kah jual beli tersebut dengan keyakinan sang 
tukang becak,dan siap menanggung kerugian... sebelumnya terimakasih atas jawabannya... 
wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 

Nur Hasyim S. Anam 
bat (aga 0 VI Boliiha €dyan 9 DLS ya Lalin piala jl LAS Aamade VI padi Adaa :I JG 
Ga oil, ALYI OY BUSIY 3 andll LAN G3 adl lor Al el YI elo la AB) elt Alan pull Ob BULAN 
dale Uta 
Madzhab syafi'i berkata: Tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan 
tulisan, isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapun jual beli tanpa shighot tidak sah. Dan Imam 
Ghazali dalam kitab Ihya' condong kepada bolehnnya jual beli secara mu'athoh (tanpa akad) 


namun berlaku untuk hal2 yang remeh. Karena ijab dan gabul untuk dianggap sulit. (Figih 
Madzahibul Arba'ah, 2/155). ini dari kitab Syarah Muhadzab. 


ca Said dong jl Sid dong Vo caalalin G Usb ata Jntly omb UP» Ajang Of # Gal BSE Led SIN WAN 30 10 
BAB Up Spray (AU lsg — UE ya CPI Hyang Aan il — pb IBI Oyo Wal 


dd LI 


Contoh dari jual beli secara mu'athoh yang terjadi perbedaan pendapat di atas ialah : semisal jika 
orang itu memberikan uang dan ia mengambil barang sedagai gantinya. Dan tidak ada kalimat 
yang menayatkan ijab gobul. Maka jika secara dhohir ada kerelaan diantara keduanya (pembeli 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2509 


dan penjual) maka itulah yang dinamakan jual beli secara mu'athoh yang mana keabsahannya 
terjadi khilaf. (Majmu' Syarah Muhadzab, 9/163-164). 


0971. HUKUM JUAL BELI JANGKRIK 
PERTANYAAN : 
Abdul Hafid 


Ass.gimana hukumnya jual jangkrik karena sekarang sudah marak sekali di mana-mana di 
kalangan bawah menengah ke atas .orang awam dan orang berilmu.sedangkan yang saya tahu 
hukumnya jual beli itu harus suci dan bermanfa'at.suci saja tidak ada manfatnnya juga tidak sah 
menurut sareat.bermanfa'at saja tidak suci seperti kotorannya kambing dan ayam potong itu, 
apalagi jangkrik itu adalah termasuk hewan hasarat / melata itu bagaimana apa ada imam yang 
memperbolehkan ?? terima kasih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Berikut yang pernah dibahas di LBM-NU pamekasan-Madura : Budidaya dan Jual Beli Jangkrik 
dsb. 


DISKRIPSI MASALAH : Di masyarakat akhir-akhir ini marak dengan budidaya jangkrik, ulat dan 
sejenisnya. Menurut teori ekonomi, bisnis ini mempunyai prospek cerah untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat karena dengan modal sedikit dan teknis pemeliharaan yang relatif 
mudah orang akan mendapatkan keuntungan besar. (MWC-NU Pamekasan) 


Pertanyaan: 
a. Bagaimana hukumnya membudidayakan (beternak) jangkrik, ulat dan sejenisnya tersebut? 
b. Bagaimana hukumnya jual beli jangkrik, ulat dan sejenisnya? 
c. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya, mengingat hal tersebut sudah memasyarakat? 


Jawaban : 
Hukum membudidayakan (poin a) dan jual beli (poin b) jangkrik, ulat dan sejenisnya terdapat 
perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh karena tidak ada manfaat yang 
dilegitimasi oleh syara”. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh. 
Referensi : 
1. Mauhibah Dzi al-Fadl, Juz I, Hal. 452 
2. al-Mughni “Ala Syarah al-Kabir, Juz IV, Hal. 239 
3. al-Figh “Ala Madzahib al-Arba'ah, Juz II, Hal. 3 
4. al-Majmu' “Ala Syarah al-Muhadzdzab, Juz IX, Hal. 16 
5. al-Jamal, Juz III, Hal. 25 
6. al-Bujairimi "Ala al-Manhaj, Juz II, Hal. 178 
7. al-Figh " al-Islami Wa Adillatuh, Juz IV 446-447 dan 181-182 
ai lsg 5 
1. tia Att 4 PSV Gb JL SBI EYE (JB ea Y Say JL esa Y SL ASI ya Ve Tgl 0Y pl, 
SA IE Geyin Ah rd sb ya AE II gate MV Fall Bl gadi pala LSI maa OY OLES SP YG Atall Y ali 
(452 —o (Lx 4 Jill (S3 Ran ya) SI 2SYIY F USYI J5 Y SI Lay OLES Gain Yy 
2. (239 ng LK TA de Ay Ai Ceiled dadil din GA lai OST 3S Alb Olga dll Ol W, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2510 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. 3 — 2 sing VI lha IS AAA) p AYI alis pe SU engan Ugal) Ria Dg) LSI p33 oles ISI Ul 
Lb IMEI HI Lam Ae Y J3 Il Oi Jb MIL JE3 JB OT II ANN Lb G elali Kalh 3 (3) 
(16 — II TA Ie $ yaa) saj Bb jl Len yana Lan gl Tia OS OI YI damlay 

SW S3 Oly JUN Jali Upah ai Y SL elladny Bob) ing RAS UPI Sao lan Ag ai Y Ob aa aa NP 
an BY SN JUL Jali Lead BY S3 GAJI jelata Rail leg LAST Anil CAS Lia mila lh SSS Cell 3 ala 
SU Ola JUL Jali LL Led 8 Ana 3 yamia Radit Ah OS Ol Gde JA SIA 3 Je, Jali EL Loji Anal 
(25 —e 3 — JS) IL dn PSI da SAI teri 

6. — eat Ie adl) MASA Rank Lal 1 GPS ALE Lah mail pake SI TI JB ai Y Ob aa aa 8 
2. 178 —» 

TON Leg JS Aan dah La JS OT (ASJUN) eat Seng da aitiy OS ISI K5 Uadly SLBS pl gdlg Id aa ang 
446 — L — tida ANA AAA) Lasan PI BLS ae SU ya Il da3 Jay Oli YI add oil OLSYI- 
447 

BL AYU ge USY Za Along nyai a3S Olalodi gag Igor (la Y LAU pa UG Ul) Lb yel Ia Reid batu), 
ISSI HA SY GE AI mod y Het yak COLI pedet dat Ngeri LAS pay Any ajal pal Upin dna 0 seal Dg 
4 teddy ga AAA) Ulas! Andal oil OLI OY 74 Ang OP Lejd JL Anita Ah JS OI paus Juli ye 
182-181 


1082. JUAL BELI DENGAN SYARAT 


PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


Assalaamu'alaikum....ada seseorang yang ingin membeli lemari,kemudian ia mengatakan: saya 
mau membeli lemari ini dengan syarat anda (si penjual) mau mengantarkan lemari ini krumah 
saya, fahamanya bila si penjual tidak mau mengantarknya, maka orang tersebut tidak mau 
membeli lemari td, yang saya tanyakn bolehkh jual beli sperti ini ? Makasih... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
DI dam 3 P9 dala pai OLY day Jay oakg gl AI Klo Gg Ol Haa EL all Catrih Ala bd JS OI Junita. 
(149 pm Ul SI) 
Setiap syarat (yang tidak sesuai tuntutan akad) bisa mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli 


bila mana dilakukan ketika transaksi berlangsung, atau setelahnya tapi belum luzumul “agdi 
(belum serah terima barang). 


Toni Imam Tontowi 
Sp Unlam Ad Uj JSilall al) YI Jilika Gile JAE Angpal Lrslip 99 masal Jaa OY $ Call 33) A SOSN Ce all, 
lalu « SJ ab Na AL Una 3 3Y Sa plluassd « lp la 3 bal AN le AA aj Lawa JA Ja saga dus 
dnntn ya (Al dalang Al gg Al jie Allgh HI lg Akal el) Gale 3 «Ja pia am AV $ J jiall 
HS Al aah al) Sunil 3 ebay ga MY $ Jill Se 3 as al AI jie Ja pita ala le Dia lalan Ge jASI Ig 
bawalla sai JA gl 9 keran CaJasulad JA Sy La giat 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 251 1 | 


iba Manila Nai yg Waigle 
Contoh bila ada orang beli kayu diatas kendaraan dengan syarat diantarkan ke tempatnya maka 
tidak sah agodnya walaupun musytari tahu tempatnya , karena itu adalah bai' bersyarat.bila tanpa 
menyebutkan syarat (wa-in athlago) maka sah agodnya dan bagi penjual tidak diharuskan 
mengantar ke tempat pembeli walaupun sudah umum, tapi cukup menaruh dengan selamat di 
tempat dia jualan. | Nihayatul muhtaj |. 


Contoh : bila ada orang beli kayu diatas kendaraan dengan syarat diantarkan ke tempatnya maka 
tidak sah agodnya walaupun penjual tahu tempatnya ,karena itu adalah bai' bersyarat. 


1097. BOLEHKAH WAKIL MENGAMBIL KEUNTUNGAN 
LEBIH ? 

PERTANYAAN : 

Khairul Umam 


Salam alaikum..Mau nanya lagi nich.. Kali ini tentang Mu'amalat. 

A: tolong jualkan HPku 100rb. 

B: ia.. 
Lalu karena kepandaiannya menawarkan barang si B mampu menjual HP itu dengan harga 120rb. 
Pertanyaannya, Bolehkah uang yang 20rb diambil si B tanpa memberitahukannya kepada si A?? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Wa alaikum salam. Jika posisinya sebagai wakil maka tidak boleh. 
Hamil! PU damdih Sora Aid pang MIS Aianh oya Ji Anjadah $ Wa el hid Glb- abu jlesoel oya Dai ga Lag Lita Joni dag 
SS ASIU (ia La oy dal Kemah Ill YI Ah MS OLS Lan Lah dadi Clay dily WAb 0g SAI ya dil WS Nan 
(M2 2 AN IP ab YAS Ta ih Adaa PI demo 2 OSAI ya. 
Pengambilan sisa tsaman (harga) bagi wakil, karena kecerdikannya sehingga mampu membeli 


barang dibawah harga standar adalah tindakan terlarang dan si wakil wajib mengembalikan sisa 
tsaman tersebut. 


Yupiter Jet 

Maaf Juragan... 

J3 OS Up S3 oil PL Oly Wo La OS add WII 3 OSN OY Uya mam ol LI ea Hb JB yi 8 Ola 
O3L HIVI GOS OY le din gam pr oma Ol Ab Ala gia OT j3 IG Hb SE Anas MOV Ain Gam ya 
IL mr AN SN Lem Ul OI Yg Hb a JB Olga mg Hb mg ya UI SI Apr ya 2 Lai 

aah Bona PP ds Jd 
|al-muhadzdzab 2/173 |. 

Permasalahannya... 

A: tolong jualkan HPku 100rb. 

ab go) HL by oa NY SAI Aeon ya ol Lab OI HIVI G osY 0 


Bagaimana Mbah...? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2512 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mbah Jenggot 


Kang Yupiter Jet ok sip.lebih shorih untuk memastikanya lebih baik yang di suruh menjual minta 
ijin dulu Boleh ga di jual dengan harga lebih? 


1133. BUYU' : MENJUAL PELANGGAN 
PERTANYAAN : 
Labiib Haikal 


Asslamu alaikum smuanya. Mu takon ad yang thu tidak fenomena menjual pelanggan itu bgaiman 
hukumx dan paling tepat kita analogikan dgan kasus apa ya? trimakasih. 


Seperti sia A misalny yang brprofesi sbagai penjual daging ayam ,dia mempunyai 10 pelanggan 
pembeli. Sedang si B hanya punya 3 pelanggan tetap. Kmudian karena si B merasa kurang puas 
kal hany puny 3 pelanggan,ahirnya dia bernegosiasi dengan si... A agar ia mau menjual 
pelangganny it ke si B dua orang dengan harga yang telh disepakati. Untuk seterusny dua 
pelanggan tadi kalau mu beli daging ayam dia harus beli ke si B tidak bisa beli ke si A lagi. Lah 
bgaiman fenomena diatas dalam perspektif yurisprudensi figih? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Tidak boleh karena tergolong bai' fudhuuli (menjual sesuatu yang tidak ia miliki hakikatnya). 
Sma Oil dy ale Ll (Ai ya) daa BUG adl Aina UI 
AI Cdao Je A87 6 Ily GS dagu (Ae jai Y SY £ Glen US Somad 
Ud YP Yg LE Lah Y) 2 Yy 6 SME Ld Y) BW) lag ads 
Vi aur ay te AI lo Ig Y mapan Sisa gl pad olyy | SME 
kmmnny plat ly, | Saus Li 
| Syarh albahjah alwardiyyah VI11/384 |. 
Labiib Haikal 


Masaji@ maksih. Trus thu tidak mksud dari an-nuzul anil wazhoif bil mal, kta sbgian teman lebh 
tepat diarhkan ke itu.. 


Masaji Antoro 
Kalau dilarikan kesana memang boleh menurut ar-Romli al-Kabiir.. 


0. 48 » 22230 3 3 9 tg 

SP dy! Jaa is AI ka WII AT, 

ca. 9 - 0g 0 za 0 9 29 

Alam! gladi 4 SY gl Jae LI 

Ow-20.0 - 38. 8 30 3 9 38 

23 S Olg dion. Seting JUS dionianga 

OL . 000 Loe - 9 z9 3-3 ko-0 3 (4 

Oa yng Ai eU IV d Jajal BI 

38 0 0... 9 Le 320 33 - 8 0. 
DPI ba SU dede Ny 


381 —u OA Aa Io am Lil 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2513 


1138. HUKUM JUAL BELI PULSA 


PERTANYAAN : 
Zaenudin Muhammad Az Zarmuziy 


assalamualaikum....maaf mau tanya para asatidz/zah: 
1. gmn menurut kaca mata figh tentang jual beli pulsa?? 
2. termasuk akad apakah??? 


Sebelumnya Terima kasih... 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot III 


HASIL KEPUTUSAN FORUM BAHTSUL MASA'IL NU NGAWI TIMUR Ke - IVRabu Kliwon, 29 
Oktober 2008Di Madin Miftahus Salam, Ds. Bendo, Kec. Padas - Ngawi 


Diskripsi Masalah:...Dalam transaksi jual beli pulsa, pembeli pulsa -misalnya- membeli pulsa isi 
ulang (untuk Sim Card-nya Simpati) pada suatu Counter dengan isi pulsa Rp. 5000,-. Sedangkan 
pembeli harus membayar kepada penjual dengan uang Rp. 7000,-. Pada kenyataannya, transaksi 
tersebut dengan teknis yang telah dilakukan server, yang pada akhirnya saldo counter yang 
semula Rp.100.000,- berkurang Rp. 6000,-, sehingga sisanya tinggal Rp.94.000:-. (PP.AI- 
Amnaniyah, Talok)Pertanyaan: 


a. Akad apakah yang berlangsung antara pembeli Voucher dengan Counter, padahal pengadaan 
pulsa dilakukan langsung oleh pihak perusahaan Celluler ? 


Jawaban: 
Transaksi tersebut termasuk agad jual beli, yang mana pembeli langsung membeli Voucher atau 
pulsa elektic lewat Counter, selanjutnya Counter memesan pulsa pada celluler agar mengirimkan 
pulsa pada pembeli lewat nomor tertentu, namun transaksi ini sebenarnya termasuk dalam ijarah 
manfaat atau bai'ul manfaat. Maraji' kutubiyah (Referensi Kitab): 
(109 2 3:7) Jb alel 
Dobel Y gt yg pelan Uya Aan SLS Aib jak G2 Ga Ale dp pa, 
Ol Andin UG Op oya ley Gsna Bolorl pd Jakh dika | li Lngg ate Lily Boleh Ko yet dah Ji LAS Lai dl il da0 Lay 
Yg jesak SA Sd Uas can Andi de gl js Rel la LS pr enadl de Kong lg Andhi Bor YI dya 
JP Ups D pbad RAJIN As Sola Lely elis Ilir Yg Upaley WI maag oral de BIG alel GNI C2 
ai AS Ud SP BUANG el KY Uas Jaket YI Yg Leale Yg UII maa Yg ombeai 3 33, 
b. Menurut perspektif fikih, apakah status pihak perusahaan Voucher dan Counter saat pengisian 
pulsa berlangsung dengan bantuan server ? 
Jawaban : 


Status perusahaan Voucher sebagai muwakkil, sedangkan counter sebagai wakil-nya. Maraji' 
kutubiyah (Referensi Kitab): 

(283 2 li a) ole RE Je GE RAS 

ob ye Ia damb ad Jp ol jl tema ah Saat OT OLXIYU jer Le J9 (Ian) 


(299 Ly MY aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2514 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jas Jl Gay AAA JB oa (WI Alas Lah) had lor cal (alta) Ah JS Lah (Dope Fee elit) Les (US jl) 
(382 yoy aa Kamila da ani ASI ALS. OLI 3 jani 
gpp al j Giilaad D3 As oaile Il Cinakad Aap Sad OP Alus Aloe Land ali Saad #ilor Aalitaat 1S ya, JS jl 
Ad Siak! Sail ya 2d JS ly da JS YAI. IS ya Kemnitanakl Jing 207 Aalitaal ya ya JS JI Lila gd VI 64 jade 
Las yi Lol OS gigi. 
SO PI da) — bay AYI adl 
berang riang JS jI Hai: 
JUN (el (NTB 201 an SIT LIS eaiy AI enam PE 2 IP GLS dil TU Woolay Gir al 9 ISI, 
yah Geng do Al de AS Op (12 #pamtah GOA AN JS padi SI ep HAiloan Jp GLS tong Ul: 
56) 8 GI, Las JII sak OLS Oa cOlakaI US ol elakII Ainy Lg ASN Al ana ET LONG Elo JS Uang 
SI bi, Snail ang dad agan Jie Dnai dadi pllin Op audi RA) A #lgia ai 3 Ted Blog Jua 
PA GH Al, LSM 3s (417 | 4: umdi », 19 | 6 #Sladl 254 | 4 BUSI ora) IS II 
Ke je Sai IS ya IL La ya RI Jade Le baal) Laila 3 Alai ob JI AI Jeda Walah Ala yateh nyi 
26 (37T | Sena y cb «217 | 2: di Ce) 0 IS jd jr PASI Ea oya P3 dai AS jalan 
14T | 2: gal 
1156. BUYU' : BAI' BIL MU'ATHOH 
PERTANYAAN : 
Ulilalbab Hafas 
Assalamualaikum, ,, ada yang tau g,,? Siapa yang memperbolehkan BAI'UL MU'ATOH itu, ,,? 
diinbox juga g apa", af1 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
PAI Blah Jaa ly DUS aya ala pala al AAS Kenal Y) pdl dina :1 JG 
ALI... OY BUY 3 pamall el YI 3 adl Glee dl el YI ole Jie Abg eU ini Y Gea DPP BUbladI Lt ika lali 
Bole Uta 3 Gta dal) 
Madzhab syafi'i berkata: Tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan 
tulisan, isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapun jual beli tanpa shighot tidak sah. Dan Imam 
Ghazali dalam kitab Ihya' condong kepada bolehnnya jual beli secara mu'athoh (tanpa akad) 


namun berlaku untuk hal2 yang remeh. Karena ijab dan gabul untuk dianggap sulit. | Figih 
Madzahibul Arba'ah, 2/155 J. 


ca bid Aorgp jl Bai Jon Yg clan G Ud din Jntlay one IUP» dalang OT Hall BSE Ups GI IU So ie 
SNEI Upah Sr 6AUolahI laa — Ui ya ep dgn As AI — seb 13 CI Oya Wat 


Amd LI 


Contoh dari jual beli secara mu'athoh yang terjadi perbedaan pendapat di atas ialah : semisal jika 
orang itu memberikan uang dan ia mengambil barang sedagai gantinya. Dan tidak ada kalimat 
yang menayatkan ijab gobul. Maka jika secara dhohir ada kerelaan diantara keduanya (pembeli 
dan penjual) maka itulah yang dinamakan jual beli secara mu'athoh yang mana keabsahannya 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2515 | 


terjadi khilaf. | Majmu' Syarah Muhadzab, 9/163-164 |. 
1194. JUAL BELI DENGAN NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 
Ulilalbab Hafas 
Assalamualaikum... Bagaimana hukum nya jual beli dengan non muslim, af1, maaf 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Soya ya GAB Al pelay le AI an (adl 2 La AA € Fler HLSII Jal aa abadi — 17 5 PSI Jat aa Jelas £K 
Jr cd Jeda dai (2) Anya dana Jar dl Lela (yaa oya SAB peng Mal Al daa da0 Ly CL) Byamdki Jl aan 
(188 715 GE dl) aa dori M3 ymaki I Ra Soga oa SAM" Esa (N) € eeilalan 
AI Ak Ga OM Waka (2). om OA SU Aoonnny Sby Alena dor pel 3 Geli dl JB. lal ob 
S elang» Teiludi b (2509 / 1429 | 5 ily GAP 3 SIA erat MU Ulah (G0 pg ya SAM pang Ae 
S5 (1226737 sudi. 
Hukum Mengadakan Transaksi dengan Ahli KitabMuamalah dengan ahli kitab diperbolehkan, 
karena dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa Nabi shallallaahu alaihi wasallam membeli barang- 
barang dagangan pada Maysaroh, dan beliau juga membeli makanan dari orang Yahudi, juga 


mengadakan gadai dengannya.Ini menunjukkan bolehnya menjalani muamalah dengan mereka. 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah VII/147 |. 


2216- mal PJB Lapis Al ng SU Idr PI Ae ya Ulat Ul ye dal ye Ulaku or 2 Lilo Olagd yel Late 
SE Ran el JB al Alas pl Lan pelan dala AI ap Gal JB Led yang pita ea Jong elor & lag le AI lo ll 
oi de MA Jala 0 YAN Ga plg el ea Ou" 13/5382 (2618 53 08,5 -2216 CABIN" BL dia AA 
Crelak! Gde OA Jd Ag Cia La gag VI jie JUS Alila 2 Jas. 
Dari Abdurrahman Bin Abu Bakar ra, ia berkata “Kemudian kami bersama baginda nabi 
Shallallaahu alaihi wasallam kemudian datanglanglah lelaki musyrik dengan menuntun kambing, 
Nabi bertanya : (Kambing ini engkau) jual atau berikan ? (atau Nabi bertanya, atau kau 
hibahkan ?), lelaki tersebut menjawab, dijual.Kemudian nabi membeli darinya seekor kambing. 
(Keterangan jual beli dengan orang-orang musyrik dan kafir harb (kafir yang sedang berperang 
dengan orang-orang muslim), Ibn Batthaal berkata “Mengadakan transaksi dengan orang-orang 
non muslim diperbolehkan kecuali menjual alat-alat yang digunakan untuk memerangi orang-orang 
muslim”. | Fath al-Baari IV/410 |. 
Sumber : www.fb.com/groups/piss.ktb/352286468127501/ 
2 Khodim Piss-ktb 
Menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab mabsuth Boleh : 
SI, CV JUS Gile La Jaa Story Gala al sy bude GA Jaring cph — 2 AI 3 — Tas US A5, 
Go7 bae — elang ale Al lo — Mi Iawy aj SIS jamad dal Abg CAS Kh of ate CyPna Aang (Ga Gal 
— elang Aade Al Oo — AI Iggy Il elo min JA Lali c3y P3 MI Oya) pan Y Ol de youtu) coy 0S jadi! Ol 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2516 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


— II An) — By pe yP SI). Ket AL Urin S4 Cmdakgas ab Baby 1— (ad BNI Ale — JUS Alb opal, 
BP Ay SIB — dn) — Bapa Se ad tdi pb US Cia ya Jln — ts AI op — ayla Lu IU 

A8 Jong al Calan payu dd oyaj JB Jeng ngan tender SI SY Aly tgitih Uesadan Ol Silet LSI) Ula laka dl bel 
Ash pak Una — A2 AI gt) — ngan Ab Chand G3 Camat CS ISU oa 1g Cia atat ya BAY ya 
PAS akang oh Kemaba  minali mag Jgn 3 — ALA) — Aisi GS 0 al CLS, Cola YI US da 
AI Lagian, — hay Sian ya pal dal R3 (GI Oles YI Gap ya LS — AI ten) — Gg yna WS lintah AB. pil As 
WS An S 3 —. 

SAI ab yA LS Gondang of Kay Lal! gag Jr 3 — Il an, — Lian GUS Id 03. 

Maka hal itu menjadi dalil bagi Abu Hanifah rohimahulloh pada bolehnya menjual patung dan salib 


bagi orang yang menyembahnya, sebagaimana itu merupakan jalan analogi / giyas. Tidak boleh 
menurut imam ibnu hajar (syafi'iyyah) dalam kitab tuhfatul muhtaj syarh minhaj : 


ee na Tenan 
aa Ta Dab bagan pala Pd cab To BP Ha AAA 
Ka PA Ola Mei AS GA SP RA PJ Jala ya Lah LAS pe ab ca Cikal Tea pai Ur 

Iran Uot seal BY 3 UI 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/371837609505720/ 
1293. UANG SISA PEMBELIAN YANG BELUM DIBAYAR 


PERTANYAAN : 
Prabu Sakera Kenni 


Assalamualaikum......para yai,ustadz,ustadzah,dan para sudara"ku di piss smua.....saya mau 
nanya, profesi saya sbgai tkg sate..ketika saya dagang kadang2 saya ga ada kembalian, harga 
sate misalkn 9 rbu lalu si pembeli ngasih uang 10 rbu kbtln kembalian,a ga ada trs si pembeli 
bilang yudah bang tidak mengapa bwt nanti aja..nah gmn hukum uang seribu tersebut yang msh 
ada pada sya kalau si pembeli ga beli2 Igi dalam jangka wktu yang Ima .....?? 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Uang sisa pembelian tadi dihukumi barang 
titipan. Jika sampai bertahun2 pemiliknya tidak mengambilnya maka: 
1. jika si pemiliknya/ahli waris masih ada maka harus diserahkan 

2. jika sudah tidak ada,atau ada tapi tak tahu rimbanya maka harus diserahkan pada hakim/ 

godhi yang adil,bila tidak di jumpai godhi,maka bisa ditasarufkan untuk kemaslahatam kaum 

muslimin. 

Ang AB RA uya adl Leselo Spg dy Ala gl Ba ale naa Raga Ola LL Jon Ol (adl AS Ui Ce memdl Jian Ale 

— Lama YI Un) hhreaa L4 Go Y 9 dor jasuna 9 8,9 meli jual Pai Urokeh IIlban al Ola JUS edi Cd 

ea) doel adl dek sLalali pa Na algr UG cas Led no aa) Pata 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2517 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/370080426348105/ 

1366. HUKUM JUAL BELI IKAN DALAM KOLAM 
PERTANYAAN : 

Alvin Hadi 

Bolehkah menjual kucing dalam karung atau ikan dalam air...? 

JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 


Menurut gaul ashoh menjual ikan dalam kolam kecil dan mudah untuk mengambilnya hukumnya 
sah, tapi kalau tidak demikian apalagi cara pengambilannya memerlukan waktu ekstra hukumnya 
tidak boleh 


SEN ir AN IS OP, HP I mana adat Jay Aj) EN EL Bokap Sp GOS IP VISI 3 Elena V3 
(275 ye gbi). Jai! Ian Ce ea DUA aga PI de masa d Sapa KAS Y) dal 

Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/3806833819544 76/ 

1380. JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG 

PERTANYAAN : 

Salim Ridho 

Assalamu'alaikum... . Bagaimana hukum jual lelang dengan harga yang lebih tinggi. . . ? 

JAWABAN : 

2 Ilman Nafi'an 


Jual beli dengan sistem lelang diperbolehkan, dengan dua goyid yaitu selama tidak ada unsur 
merugikan dan penipuan pada orang lain (goshdul idlror). | hasyiyah jamal 3/89, al mausu'atul 
fighiyah 9/219 |. 


2 Salim Ridho 
Maaf . . Ada hadist yang tidak membolehkan. . Kalau boleh tau kedudukan hadist ini shohih ga ya. 


OA -B. 2 X0 Ba. 


LN, GE di wat A na 2. Prana Na Di 5 Pa ae ma da 
| Riwayat Imam ahmad- ath tabrani |. 
2 Mbah Jenggot II 


Jual beli dengan cara lelang dalam pengertian dengan ditawarkan pada siapapun yang berani 
dengan harga paling mahal Hukumnya sah. | Sulamuttaufig hal. 54 J. 


Lag Ap Yg Weo A1 LAU (oya Jian Aa) PSU Elia AB Gak dial dl Jia OL (SI 34 ada ola 3s 
Anita Tp33 Jatim ayal KA Bae ya pb oa GS Pale Usil JB NAS ob) Mis | Us de Basa ad ol am 
BIS PA Ad Ana ya de Alay Ganll OS JL adl. 

Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2518 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/381587408530740/ 

1381. JUAL BELI DENGAN KUPON BERHADIAH 
PERTANYAAN : 

Salim Ridho 


Assalamu'alaikum. .. Tanya lagi. . NA. . Tadi saya beli kopi didalamnya ada label. . @Dapat 1 
kopi@ . . Mantap beli 1 dapat 2. . . bagaimana hukum jual beli tersebut. . . silahkan ... 


JAWABAN : 
Mbah Godek 


Semoga ini bisa membantu cung... : Membeli Barang yang Memakai “Kupon Berhadiah”Diskripsi 
masalah: Banyak kita jumpai perusahaan-perusahaan yang mengadakan promosi untuk memikat 
minat pembeli. Promosi tersebut antara lain dengan memberi hadiah kepada para pembeli, yang 
ada kalanya melalui undian dan ada yang langsung ditulis di dalam sebagian bungkus 
dagangannya. Dengan demikian bagi yang beruntung bisa langsung mengambil hadiahnya. 


PERTANYAAN : 


a. Bagaimana hukumnya membeli barang-barang dagangan tersebut, baik karena tergiur 
hadiah atau tidak? 
b. Bagaimana hukumnya mengikuti undian berhadiah tersebut? 


JAWABAN : 
a. Hukum membeli barang-barang tersebut ditafsil: 


1. Apabila hadiah tersebut tidak mempengaruhi kenaikan harga, maka hukumnya sah tanpa 
khilaf. 
2. Apabila hadiah tersebut mempengaruhi kenaikan harga maka hukumnya ada tiga pendapat: 
a) Sah secara mutlak (ini menurut goul ashoh) 
b) Tidak sah secara mutlak. 
c) Tidak sah apabila yang dimaksud membeli hadiah 


Keterangan : Jual-beli di sini disamakan dengan jual-beli amat mughoniyah (budak yang penyanyi) 


b. Hukum mengikuti undian berhadiah tersebut juga tafsil: 

1. Apabila kupon undian didapat dari pembelian yang sah (dengan jalan yang halal) dan 
hadiahnya terdiri dari barang yang halal, maka hukumnya boleh. 

2. Apabila kupon undian didapat dari pembelian yang tidak sah (dengan jalan yang haram) 
maka hukumnya haram sekalipun hadiahnya terdiri dari barang yang halal. 


Pengambilan ibarat: 


1. Al-Majmu', juz IX, hal. 254 

2. Ithafus Sadah, juz VI, hal. 464 
3. Is'adur Rofig, juz II, hal. 102 
4. Talkhishul Murod, hal. 155 


UI Ggs ES ISL Aa RU Lag BU ati Aa aa B (CN AL (254 PI Sep pai 33 
One ora alah La S3 don gl IDE Upi nill Les OB SNSD pal mao Hi Lee OL el aa ori ole yu 
Y (G8! OLS! Flu Letto ya JS Lea jlemd U8 ksia 5 all Cng LAY CON S0 gal JB dg Lpna aa (Lu) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2519 


md! JB YP Vig adl Hias iii Ana3 Ol (SIN) si Jalak! ana 3 pai HIVI OY Lalrnol oa Gayam Sep JB aa 
MAL Sy Blak LS dis Boga PP 03 Koma pl Ya Aneka Gala Una Bl PLAY JB Sy AI da5 apl 
Lulo ISL ASI Rao bel 3 da yag Tia UI le Rel AU ag mama Y SL IP ya Il Warnai 464 Op cold 
Jaa Y diy Sentai PTUN PL AN mal SK) YO odis OS Ol ja ML api de Jap Y ika o JL OLS Aini 
tail 102 02 AI Sal By Ale Yy cam dala Alia naa Yg jilor Jas Keang UL LS Led Rn padi: 
Ob dia eny BNI pad ya SMA yag Le ga Uma ya PANAI TALI Lease mami Hi) 23 (Ula Ad La JS) 
CSI del jig UM Gay awali SAI IS 33 Vas UG pad Aaliy Il ika Ala Ulin Ol U od jin Joey JS OLS 
daila (155 yo LAI Gama Gp al Ain TaPYG JL OLS Ol dang bagan OS Ol aia IU ayal lab: 
Oug gl Je el SI pP eya yabi Klan all nda OS OLS Pr op Boer VI das CB) pelita! oya SUUI aekoety La (Altamn) 
— Ladah Ahli GS SG PPG ES II TANYA sa 

Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/3820420584852751 
1417. JUAL BELI KOTORAN HEWAN 
PERTANYAAN : 

Sheri Heri 


Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya jual beli kotoran hewan sebagai 
pupuk dan darah sebagaia "dedeh" dalam bhs jawa menurut islam?, mohon juga saya diberikan 
ibarohnya sehingga saya bisa Ibih paham, terimakasih, wasalamualaikum. 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Barang najis secara otomatis tidak sah dan harom bila diperjual belikan, namun akan terhindar 
dari hukum harom jika dengan cara perpindahan kekuasan dari pemilik pada penerima (naglul 


yad, Ja adi). 
Ag dita VK opby Oren pls Keno SBI OT Cl yak Ga jN Ny Adel 04) Cor ps Keno LAI gt pra 1 Jaa 
Ol madl D3 OY La JIE peka Pj Oa BB oh lead USU WI AS gam GA Jd Telan SO selai Ang JI, 
Ia 0 Yee ye Ul dj AN one Aga dai OS plan eri Ie Kelam ye Jill 3 SI) Lab Ou 
1285 01 Jake SJ Ja Baik 5 3EV) Lb Ji NIS 1 NAS le ta Anal CAS 2 jl Tel Alor 2 jl Cp padi 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam wr.wb. Tidak sah jual beli barang2 najis walaupun barang najis tersebut bisa 
dimumkinkan menjadi suci 


Ladang 9 AS gl Cor pad Y pl Re Wong SAS Ulbniu YG La gelas YA OS el yan SI TA CP aa aa Yy Vj 
/rot UI 


"Tidak sah jual beli barang2 najis meskipun memumkinkan menjadi sucinya brg2 itu karena 
berubah ujud seperti arak,kulit bangkai.atau tidak bisa suci sama sekali seperti jual beli pupuk dan 
anjing walaupun jinak". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2520 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hanya saja mengikat pupuk misal kotoran kambing bnyk manfaatnyd terutama dalam pertanian, 
maka bagi yang memerlukan bisa memilikinya dengan akad naglul yad (pemindahan kekuasaan 
memiliki). Naglul yad tidak termasuk jual beli karena di dalamnya tidak terdapat akad jual beli. 
Misalnya.. 
A : pak,punya pupuk? 
B : punya.. 
A: aku butuh satu sak, berapa ? 
B : aku gugurkan hak milik kotoran kambing ini Rp.20.000,- 
A: ya, aku terima 
Jd NIS NAD ya Gado daku Gonta! Jis Ol Aka b 3 HUI 58 Jail GS pall Gamal ye Ad JB 336) 
3 AYI 


V1 sad 


Link Diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/385809004 7752471 
www.fb.com/groups/piss.ktb/384932294862918/ 


1440. JUAL BELI BARANG SELUNDUPAN 
PERTANYAAN : 
Muhammad Fatkhurozi Rozi 


Assalamu'alaikum... saya mau brtanya para ustadz dan ustadzah..apa hukumnya beli barang 
selundupan...cnthnya semacam HP,TV dil...monggo di jawab... Syukron katsiron.. Asta'fikum alfan 
alfin isti'faafan... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


BARANG SELUDUPAN BERBEDA DENGAN BARANG CURIAN. seluundupan hanya tidak 
membayar pajak negara. Jual - Beli SAH (jika memenuhis syarat jual beli ) tetapi HARAM 
melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah jika ada mashlahat yang selaras dengan 
syara' (mu'tabar syar'an). (keharaman tersebut menurut sebagian pendapat dloif dari 
madzhabSyafi'iyah dan Hanafiyah ) 


1. Bughiyah al-Mustargyidin, hlm. 911. 
add S3) Op AU JUN SAS ad JA ISO eUYI AA Ilerl LS ilnyO1 50 | oa pad Rata 
Mag Sa Tel ag ayal OLS Ola eddy GA yg INA dl) HAJI jerih yaah Jl Rental SA ya yag BY) 
SI Ja ee ANU ISA mp ISL Jl Pe Ain GAS 23) OR) JELAS ah ayat Ilenl LI Ul 
Cg yi Bella «Lah Jis Tas V3 Ul, Tialb ory Reletoulaan dah OLS Of ole Lag € Jai Tab 
Ab Lil Jelly Baduy 3 edit El al Lb Gang 4 JI pas FLY al Tab Abah Gama CO plliuin 
Amalan Aa OS Of TUM NAS 0 Kagak y CAS aU 0g Aj Al pem UE bey Talb Ajal La pay! 
BA PI D3 pam Gala Ob Aliyah Oak Of Ady A8) 4 OI Gay Ta ah OY aa SG US | Ill OA, 
AS mail Ia II en euai (LYI at dy Ka Vest OI pb A3 Gila pe Lay yah 4 SILAN El ya 
DM Yopi Jalan. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2521 | 


Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
2 Ibnu Toha 


Tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan HAROM atau TIDAK HAROM dll. tapi sebagai 
seorang Muslim khalifah di bumi tercinta ini, sepatutnya tidaklah memiliki harta-harta ilegal, 
selundupan dan segala macam atribut yang tidak menenangkan pikiran tersebut. kita wajib 
menjaga harta milik kita dari perkara yang meresahkan. berhati-hati dari perkara subhat adalah 
lebih baik. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/389852141037600/ 
1444. JUAL BELI BARANG SISA 
PERTANYAAN : 

Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! permisi badhe tanglet...! bagaimana hukumnya menjual kembali 
makanan yang sudah di jual tapi tidak di makan oleh pembeli...?Contoh : pembeli sate 10 tusuk 
cuma di makan 5tusuk nah sisanya boleh tidak kalau di jual lagi...? syukron... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Diperbolehkan, karena pemiliknya dianggap sudah merelakannya. Referensi: 
Tan SEA MAN La AAN GAN pda YI LAI RK 164 3 — A5 SLY 3 AH 

2d la & sa Sy jali sai S5 J Jadi tj pala UR) Metanol Lk di AS LS Ws Jas € AN 
2 Kang As'ad 
Translate dari ta'bir nya Mbah Jenggot II : Barang-barang yang ditinggalkan adalah barang-barang 
yang dimiliki oleh orang lain kemudian barang tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya seperti halnya 
pakaian2 yang mau rusak, berbagai makanan, sapu-sapu rumah. Hukum barang-barang yang 
dinggalkan tesebut adalah seperti halnya hukum barang-barang yang mubah, karena 
sesungguhnya barang-barang yang ditinggalkan akan menjadi tidak punya pemilik ketika telah 
ditinggalkan. Dan kepemilikan orang lain terhadap suatu barang, adalah merupakan (syarat) wajib, 
untuk menganggap (pengambilan barang) sebagai perbuatan pencurian. 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/390407500982064/ 
1451. MENAWAR BARANG YANG MASIH DITAWAR 
ORANG LAIN 
PERTANYAAN : 
Yassirly Amriya 


Assalamu'alaikum. Mau nanya nih, Dalam jual beli, bagaimana hukumnya menawar barang yang 
masih ditawar oleh orang lain agar orang itu menjual barangnya dengan kita ? Atas jawabannya 
saya ucapkan terima kasih..... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2522 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa alailkum salam.tidak boleh sebelum penawar pertama memutuskan atau diputuskan atau 
merelakan.sama halnya Khitbah/melamar wanita yang telah dilamar orang laen. 


Sai AE Yg AP at HE JAN EN) lay Ade AI un dp Da jl OS Go tel Alone Je Abd PL 
pl yak alan God Os OLYY dal Helen le ALVI ta aa de Jera Yi alay G3 (yan Idas de 
Aa Ga KA adan Je UR Yg CAP at le pln Ol ajal JL ag 
YAV Toba AG Go — ha 
2 Ghufron Bkl 


Menawar atas tawaranya orang lain setalah tetapnya harga adalah harom. | ianah 3/25 syargowi 
2112 1. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/391260930896721/ 
1522. JUAL BELI BARANG CURIAN 
PERTANYAAN : 

Nadia Zulfa 


Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Para Admin dan para masyasikh yang dirahmati Allah, aku punya 
pertanya borongan, sebelumnya mohon ma'af karena menyuruh para sesepuh bermuthola'ah lebih 
jauh lagi. Bagaimana hukumnya membeli barang curian ? ibarohnya ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Wr Wb. Di antara syarat sahnya jual beli adalah barang yang dijual harus 
merupakan hak milik orang yang menjual. Jika bukan hak milik orang yang menjual, seperti 
barang curian dll maka transaksinya tidak sah/batal. 


Namun apabila pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibeli merupakan barang curian maka ia 
boleh menerimanya serta halal menggunakannya dengan catatan orang yang menjual barang 
tersebut secara zhahir adalah orang yang baik. Jika secara zhahir dia bukan orang yang baik, 
maka pembeli tetap akan mendapat tuntutan di akhirat, sekalipun transaksinya sah. Karena itu kita 
harus hati-hati menerima sesuatu dari orang zhahirnya jahat, baik menerima dalam rangka 
membeli, diberi, atau lainnya. 


OL OP LAU and Jla pat Fanny Cl aa ma DP (Ale) Jala cai GA Lay etik jf OLS Late cas (kan 3) bb (3) 
2 gia! 3 SNI OY catu Ob Use bl BIN AA Ai ena It Usa OLI dil Udi ya Ie pb OS cad Ai pal Aa 
HIS PP BUY AYI omi GK 
| Fath al-Mu'iin I11/12 1. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/412135788809235/ 
1596. MENJUAL BIBIT LELE DENGAN TAKARAN 
PERTANYAAN : 
Dhoom Ahmed El Khanafi 
Assalamu'alaikum.... Mau nanya saudara...Bgaimana hukum mnjual bibit lele, yang seharusnya 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2523 


dihitung, tapi prakteknya lewat ditakar !!! Yang belum jelas masalah pertanyaan boleh isykal. 
Matursuwun. 


JAWABAN : 
2 Wiro Sableng 
Boleh, coba lihat Nihayatu Zain, hal. 228 : 


sja S5 sand ya Usa) SJ SJ 13 330 Sea IS Ng Banyak sama) Ui AI aa maa JA Wo ly saJA IN SJ 
Was jaw Na USA 3 ala mall 


3 Jill 9 masllS 15 gas Alah jlemall cAMUI HN 8 pi dala Os a JSI usa D jelamd uY A3) 9 Cas abal 9 alual! #WSYI, 
? Masaji Antoro 


Boleh 
CPI Oia ml jay dala Bae pe Be Ong Bong IS BIS (Sela BS AI) 
OY a33 Ona adl pelak! SAS V3 Usa alta 3 JSI As Of Ogah IS ir JS ma IP MAY IS dy MIS 
Isa g mas gus Al pul 2 INI SY 3S Ala Oj ly JSIL Hliali 0 pasal 
Yang ke empat, diketahui kadarnya dengan takaran dalam barang yang ditakar, dengan 
timbangan dalam barang yang dapat ditimbang dengan hasta dalam barang yang dapat dihastai 
dengan dihitung dalam barang yang dapat dihitung, dan boleh mengetahui kadar semua barang 
diatas dengan timbangan vs timbangan atau takaran vs takaran tidak dengan timbangan vs 
takaran maka tidak sah.Diperkenankannya menakar benda yang yang dapat ditimbang bila telah 
dihitung ukuran sejenisnya sebagai kadar ukuran dan dikecualikan seperti pecahan-pecahan 
minyak wangi misik, ambar karena sedikit saja darinya berbeda dalam takaran dan timbangan 
menimbulkan perbedaan uang yang banyak berbeda dengan benda-benda yang kecil karena 
sedikitnya perbedaan padanya seperti biji gandum dan biji kedelai. | Nihaayah az-Zain 1/228 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/416789491677198/ 
1631. JUAL BELI JASA DAN ATURAN HAK CIPTA DALAM 


ISLAM 
PERTANYAAN : 


Bagaimana akad jual beli yang singkat dan bagaimana jika yang kita jual itu jasa (contoh: bengkel, 
rental komputer, tukang cukur) Apakah dalam Islam ada aturan tentang hak cipta dan bagaimana 
hukumnya jika memfoto copy suatu kitab/buku secara keseluruhan dalam jumlah banyak ? 


JAWABAN : 

Menjual jasa dalam Islam dibenarkan. 
Dasar Pengambilan 

Hasiyah Taushih ala Ibn @osim hal 130 : 


Dip Lyla Tla Sen la Ml aa can ja asas ale el ang Jlag Gaal La JAN ega ea ali SD ad 
es ab de ain Ms C3 

Jual menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka termasuk 
katagori sesuatu yang lain yang bukan uang seperti khamr, adapun secara syara'istilah, maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2524 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang paling baik mengenai apa yang dikatakan dalam mendefinisikannya adalah: sesungguhnya 
jual adalah menyerahkan kepemilikan benda yang bernilai uang dengan sesuatu pengganti, 
dengan idzin yang dibenarkan syara' atau memberikan manfaat yang diperbolehkan untuk 
selamanya dengan harga yang bernilai harta. 


Secara konkrit hukum hak cipta dalam Islam tidak diatur. Tetapi secara umum hak cipta itu 
termasuk hak seseorang (ikhtishos) sehingga dilindungi dalam hukum Islam, yang kalau kita ambil 
tanpa izin dari yang berhak, maka dihukumi ghasab (haram), kecuali ada prasangka kuat bahwa 
yang punya hak telah mengizinkan. Islam melindungi hak-hak setiap orang. Dengan demikian, 
apabila dalam buku atau kitab tersebut terdapat tulisan 'hak cipta dilindungi undang-undang' atau 
tulisan dilarang memperbanyak atau mencopy dan mencetak buku ini tanpa seizin pengarang' 
maka mengkopi atau memperbanyak, hukumnya haram. 


Dasar Pengambilan 
Hasyiyah Syarwani juz 2 halaman 2 : 
yaa Ls Si basara CA S8) Vyas PA Ga Ie Sen 2133 Haa Kk ea Khan am 
hama JP Hyang IA pa RABI) GPS pola YIy GAB Al 
Ghasab menurut bahasa adalah mengambil sesuatu secara dzalim dengan terang-terangan dan 
menurut istilah adalah merampas hak seseorang dengan cara permusuhan (pernyataan 
mushannif: atas hak orang lain) meskipun hak orang lain tersebut berupa arak atau anjing yang 


dihormati (haknya), dan seluruh hak-hak dan penentuan/pengkhususan adalam seperti hak, dan 
seperti menempatkan seseorang yang duduk di sebuah pasar atau masjid. 


Faidhul @odir Juz 6 hal 272 : 
AN SS gia GA) La Gang WS ya GAN GA) Lebah Dio D yaah hi 
Orang-orang Islam itu adalah harus tetap pada persyaratan-persyaratan mereka, selama sesuai 


dengan kebenaran dari hal tersebut, artinya selama kitab Allah sesuai dengan persyaratan 
tersebut. 


Sumber : http://infopesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun 2004/ 
feb-02.single 


(| Yupiter Jet | 

1671. HUKUM JUAL BELI MANUSIA 
PERTANYAAN : 

Muhasabah Diri 


APA DAH JADI ZAMAN SEKARANG KOK MANUSIA DI PERJUAL BELI KAN bagaimana hukum 
nya ? wassalamualaikum.... 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Manusia merdeka bukanlah komoditi jual beli, oleh karenanya jual beli manusia merdeka dilarang 
dalam islam. Berbeda dengan budak, budak termasuk kategori barang, jadi boleh dimanfaatkan 
sesuai kemauan sang pemilik. Untuk jaman sekarang perbudakan sudah bisa dibilang langka 
bahkan tidak ada sama sekali. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2525 | 


AS UN SL Jap Y bel Yg an Lal mr YA) 

" Haram dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak bisa dimiliki seperti jual-beli manusia merdeka". 
| Is'adur Rofig juz 1 hal. 137 |. 

At ale (A0 red 3 SSI Haa Vila gih OS gb gl DI tel ala AA dat Red al tegar An Y SY INI aa EN 

Croleak! panlaa € JW ag 3 AE ) 

"Tidak boleh menjual anak karena mereka butuh pada nafkah, sebab jual beli manusia adalah 

haram. Kalau ada bapak atau orang lain yang menjual anak. Maka ia menanggung harganya dan 


pembeli tidak dapat menguasai mereka. Anak-anak ini kebutuhannya ditanggung oleh negara 
kemudian umat islam yang kaya". | Bughyatu al-musytarsyidin hal. 143 |. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/437032406319573/ 

1693. MENGENAI AKAD JUAL BELI ( TEMAN SEBAGAI 
MUSYTARI ) 

PERTANYAAN : 

2 Amel Liya Ach Shanty 


Assalamu'alaikum, selamat pagi semua, minta pencerahannya, ceritanya begini:saya bekerja 
dsebuah toko penjualan sparepart HP bersama satu orang teman,sistem'y dalam satu hari bila 
saya mampu menjual barang mencapai Ijuta,maka saya dan teman saya mendapat bonus 50rb,, 
kemudian suatu hari ketika toko sudah mendekati jam tutup pendapatan baru mencapai 975ribu, 
singkat'y demi mendapatkan bonus tersebut teman saya membeli dagangan yang ada dtko senilai 
50rb sehingga target mencapai 1jt,tetapi di lain hari barang yang dibeli teman saya dijual kembali 
dalam keadaan masih bersegel seharga 60ribu,sehingga bonus penjualan didapat,keuntungan 
dari penjualan barang yang dia belipun masuj kantong pribadi. Pertanyaannya sahkah cara yang 
saya tempuh demi mendapat bonus tersebut ?? toh akadnya juga teman saya membeli, syukran... 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam. sah. 
an Ab IMS US 3 (aa SY IS 3 OS Ol Aa ya VI (Ai pa) Ad ISL Gam Oo) IS (GEN, 
(LO 2 ebay adl Lletatin ya LK dak OP Cetad ak pebas € Il at JAS Ay, AAN ola 
Wakil tidak diperbolehkan menjual barang milik muwakkil pada diri sendiri (wakil sebagai musytari) 
atau pada anak (belum baligh) yang berada di bawah kekuasaannya walaupun muwakil 


mengizinkannya, dan diperbolehkan(sah) bila pihak pembeli adalah ayah kandungnya anaknya 
yang sudah baligh. 


(3d 2 ame) tail 3 Bj Vig Hall Hole Ol pil el GSy M3L omi dadi JAN I (RB) 


Pembelian benda walaupun menggunakan uang pribadi tapi akan diperuntukkan pada orang lain 
setelah mendapatkan izin darinya, transaksi tersebut sah atas nama ornag lain (bukan si pembeli) 
kalau memang menyebutkan namanya ketika akad berlangsung. 


Link Asal : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2526 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/447288255293988/ 


1747. HUKUM TUKAR MENUKAR UANG BERSELISIH 
NOMINAL 


PERTANYAAN : 
2 Achmad Faiz Sahly 
Assalamu'alaikum.. Menjelang IDUL FITRI, biasanya orang-orang mendadak "latah" tukar uang 


baru. Bahkan sampai direwangi ngantri berpanjang panjang di Bank. Ada juga calo-calo yang 
berjajar di tepi jalan, menawarkan lembaran-2 uang baru.Untuk di Bank, tidak ada masalah. 
Karena 1 lembar uang 100 ribu akan ditukar dengan uang pecahan lain dengan nilai yang sama. 
Bagaimana hukumnya tukar uang kepada Calo, yang 1 lembar 100 ribu, jika ditukar dengan 
pecahan uang lainnya, maka hanya ditukar senilai 90 ribu. Jadi kurang 10 ribu, yang dianggap " 
ongkos " antri para Calo tersebut ? Sudah adakah di dokumen ? silahkan di rembag kanti sae 


..Wassalam.. 
JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot 


Coba baca Hasil Keputusan Bahtsul Masail ke-9 FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren 
Putri) se-Jawa Timur komisi A, Di Ponpes Putri Modern Ar-Rifa'ie Gondanglegi Malang, 6-7 


Februari : 


Deskripsi Masalah : Menjelang hari Lebaran, kebutuhan akan uang pecahan mengalami 
peningkatan.Praktis, kantor-kantor bank yang melayani penukaran uang menjadi penuh oleh 
nasabah yang ingin mendapatkan uang pecahan kecil. Panjangnya antrean menjadikan mereka 


enggan pergi ke bank. Fenomena ini ditangkap oleh sebagian kalangan sebagai kesempatan 


untuk mengais rezeki. Yakni dengan menyediakan jasa penukaran uang, dengan adanya selisih 
nominal, semisal uang 100 ribuaan mereka tukar dengan 90-95 lembar uang 1000 atau pecahan 


lainnya. Dan, lahan bisnis ini terbukti mendapat respon. Usaha mereka laris manis. 


Pertanyaan : Termasuk agad apakah praktek dalam deskripsi di atas ?Bagaimanakah hukum 
mengadakan transaksi tersebut ? 


Jawaban : Termasuk akad bay (jual beli) 


Mengingat bahwa pada zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya, 


bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya, maka hukum transaksi di atas 
adalah : 

- Menurut ulama' Syafi'iyyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong 
mal ribawi. 

- Menurut ulama' Malikiyyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa 
disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawi-nya. 


Referensi : Tuhfah al-Muhtaj juz VI hlm. 212, Hasyiyah Al-Bujarimi “ala Al-Khathib juz VII hlm. 339, 


Panah al-Thalibin juz III hlm. 12-13, Gaul al-Munaggah hlm. 5, Al-Fawakih al-Dawani juz V hlm. 


403 dan Hasyiyah Al-'Adawi juz V hlm. 450. 
Ibarot : 


212 ppi Gada Al ee AAS 


eka Ao AI ya las B5 Bololy sukanya SI Jae ya anal Ob» pg OLES mag ya dia Legi Wa Yon il Jd (adl SI) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2527 


pg Baja Anita jl one Ula GolitaY GYI Ab ea Its. Jl Rlalin eyang AS Le ey 2 oat sai Alalia RJ yag Jian LSI 
de Idol de dya Ab el ye yal dong JS jadi Ella Ji dil Aoa EL AAIN ad de Gilas A33 La ALI 
kam 3 Ala dian JEle MSI, 21. 

3392p Ela 2 Kab Je apem! Anil 

bagkusn tt Oilanny WS JyII bay BD (NP) Tedi Gal (SNAS Red) CS YO AA HE Ie (IRI) 
Bil J3 Login OS LI, din ebi DU pP ya Ve IA) MS GUI). Lead Yg Rb Bob) pb ya AI 3 
OLI Anya yk Lal di pang £ pall 3 konon LAS LE OLI Annie Ari, cm GUI deg. Gl pdl pkai jl 
kamil AV ALS Led by YP cal II Ong ye Uda jely . GeyAd Al ya Lab Gali ye Kaka ya, JL 
Gol DE Bak. Randi II ai Yg Aela ni UI Seet rn Cega2e La pilah Sab do V3 G3 inna 
Gp PAI Akag Kelly UG aa Geby PP Alya telan oya dng OT Mita Ula CR aa Meedlita damai 
Pelan dg jin d Oly 

ale Y Aa OLS Lily (Salad! Lentadi 073 LAS Apk ya oya UJI Lah OS Bila NP an HIU: di 
Ura? BY it OT UI Ay JB Bihleny Uma II pala Y LSI Laka Ia yong lali any yak SI ON 
dy dl Rorlon Ya aa GI Tan gag OjB3 ang UNS Sales oya Sell one Jala Jala Kaatl ale Oly 
13-12: ye WI 2 oU ilel 

A3 Ci (Ati) Ji BA JIN HN Ker ly paly masi y HIS (pandan) Unta 3 oaL yag SU (aa ba) 
(S3 J3 Pa) PAN (Jl) A4 CAS) at IS (Aam) HI) JAS Uya ab jp Asy. 

DI al Oky eka 3 DB adil Hay dd UJ ile, Kimi 3 JU (ati 23). 

Hi peda 

Ani mbl O GEN OP Sa 3 Ah SA KALI G Ak AAS at Jah ya OS Ugliisa jl Sila Uglte BL II oa Op 
Olg OVYYI de jasl Andy ai UJI Ale 3 AE, gaidl 3 Hideoil Ol Jill y yani g JAN  yiadl Tonno 3 be aS Alah 
Akal ganas | day pi ola ja bb A3 

403 pm 2 Gil Si 

LI Leles JB daddel ega TA JIN! day Tetatl Gila Jay Retail LE Jak3 op GUA Us 9 Sd y (il) 
GB Je lean. 

450 2 me ee 1 aldi Tebal 

AE Kelatatay LAI Lebat JB SA Gea HE Jp lay Ata Gila Jaa Rs ALE Ja yA OLI Ae 9 Jake! 
Is Ja GELI JB LS op Umi Lens II US SY UU JUS SS Load Gale ca Ul, GI 
Anam 33 D Jelor JB LS UnddadI Ca Jasa yi dal SI As pe alil 3 UU. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/392694237420057/ 
1809. HUKUM PEMBERIAN BARANG YANG DIBELI DARI 
HASIL TOGEL 


PERTANYAAN : 
Fahmi Khagg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2528 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamualaikum wr.wb. Misalnya kita diberi barang terus diterima. sudah lama ternyata si 
pemberi ngomong bahwa duit tuk beli brng itu dari hasil togel. bagaimana nih poro alim dengan 
brn itu ? monggo. 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

Wa'alaikumussalaam, mas jika sudah jelas itu uang haram solusinya adalah tasyarufkan untuk 


kepentingan umum, misal untuk buat jalan atau jembatan. Ya boleh untuk kemaslahatan umum, 
kalau untuk pribadi tidak boleh. Saya nemukan di Bughyah : 


Dn Ob Coy Ie debat de S3 main» OP Ada Jas ulin Bag og d ag pl Jlal one 3 Lay (3S alan 
ld eta al obong Lagu dls 02) Aakay lai Abang LES 3 data jan Ol dala Lg Aib aa ya rta dy IL 
Ad yaa ya al Olg Cop IV Alan ya AYI MP PWI SL .—l Ain Oa 3 III ya LS al L28 AL IP Sah 
Sd Son Ya S3 AL ba ya Gaal Sgkakng Ragp S IU ag Jllaal Alat oya Jjllo 02 yng Sale Any UL MSI 
Ja Tontid on SL ya oya OS OP tdi CE UP Ea Unan SLS RV AYI Crkaki eleah JSI SB pg Jeng (LI, 
Un pt Aina! (3 LAS el RAI lay dani Aiorloo jali 
(3211 gr Gaal Anna CpeA jak Tata 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456922287663918/ 
1858. SETELAH JUAL-BELI, BARU TAHU BARANG 
CURIAN DI KEMUDIAN HARI 
PERTANYAAN : 
Zaenab Baadilah 


Assalaamu 'alaikum...... Mau Tanya : SahKah HukuM Transaksi JUAL BELI barang, apabiLa 
Barang yang diJuaLnya itu adalah Barang CuRiaN, Dan Si PenjuaLnya BaRu MengeTahuinya 
Setelah 6 Bulan Kalau Barangnya adalah hasil CuRiaN ? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


A. Di kampung kami sudah banyak sekali transaksi jual beli HP yang jauh berkurang dari target 
(lebih murah) dari harga asal, namun status barang itu masih meragukan apakah HP bekas 
ataukah hasil curian. Pertanyaan : 

1. Bolehkah membeli HP tersebut ? 

2. Bagaimana hukumnya? 

3. Bolehkah membeli jika mengetahui bahwa itu barang curian? 


B. Di rumah saya juga banyak transaksi motor yang hanya ada STNK nya saja sehingga tidak 
diketemukan apakah berasal dari bekas orang yang tidak mampu membayar kreditnya kemudian 
pihak deler menyitanya, ataukah hasil curian. Anehnya ini terkadang dilakukan oleh oknum 
kepolisian yang menyamar orang biasa, kemudian dapat beberapa hari Motor tersebut didatangi 
oleh teman seprofesinya yang kemudian mengambil sepeda tersebut dengan alasan tidak lengkap 
surat-suratnya, begitu seterusnya yang dilakukan terhadap para korban meraka. Pertanyaan : 

1. Bagaimana hukum membelinya? 

2. Bagaimana hukumnya Polisi itu mengambilnya yang tujuannya untuk dijual dan ini memang 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2529 


sudah menjadi profesinya? 
| Penanya : Kholis Rowi B-21 Paiton Probolinggo |. 


Jawaban : Soal A 
1. Kalau memang barang itu pada kenyataannya hasil curian, hanya saja ketika transaksi dia 
punya dugaan kuat bahwa barang itu bukan hasil curian maka sah tapi haram bathinan (kelak ada 
sanksi di akhirat), apabila kalau kenyataannya bukan hasil curian maka sah. 
2. Terjawab dengan sendirinya. 
3. Jika sudah jelas-jelas HP itu hasil curian, maka tidak sah sekaligus haram dengan dua 
peninjauan: 
Ii. Dia bukan pemilik barang tersenbut. 
Ii. Benda yang ditransaksikan tergolong diharamkan. 
NI SAI g la | MH aa 3 AB US Ob clbL L- A9 dl bs La le Gelas 0S uya IA (S1) 
— WI Lile) GAJI JB 3 2 
sz & yak! Pena ae Y3 —JB Ol d!- dy MN aa DR radlg Ola Ulas 4 Ainan Hdon 9 SI (ui raj Lb) 
— SEA Tedi) SJUN joel Ol Ana naa HB Ud Yg RV Yg SUL Ga aga (Sm aU) 
2 Cecep Furgon 
1. SahkaH Transaksi JuaL BeLi yang PerTama (Kondisi sang Pembeli tidak Tau Klu itu adalah 


JAWAB : Jual belinya sah...ibarot di atas(dokumen) 


2. HaLaLkaH uanG yang diDapatkaN PenjuaL (org yang Membeli dari si PenCuRi dalam 
KeadaaN tidak Tau Klu brgnya adalah CuRiaN) setelah MenjuaLnya Kembali k Pihak kedua ???? 
JAWAB : Duitnya HALAL karena tidak tahu 


3. LALU Apabila Terjadi Konflik (Pemilik brg MeLaporkaN PeNcuRi k POLISI) kmudiaN siPemilik 
MenunTut Brgnya di KembaLikaN SeCaRa uTuh, Bagaimana MenuruT agaMa / hukuM ???? 
JAWAB : Menuntut ganti rugi harus dapat mebuktikan bahwa yang menjual itu benar-benar 
penadah, jika tidak dapat membuktikan maka dalam islam tak ada beban bagi mereka yang tidak 
tau dan tidak terbukti , jadi tidak wajib mengganti. 


4. DaN apakaH si Pembeli brg tersebut (org yang Membeli dari sIPENCURI) dapat MenunTuT si 
PeLaPor (pemilik barang) apabiLa si Pemilik BaranG Menuduhnya sbgai PENADAH?? 
JAWAB : Dibenarkan setelah nyata terbukti bukan penadah namun si penuduh masih tidak mau 
mencabut tuduhannya....! (kasus mencemarkan nama baik). cuma dalam menuntut di haramkan 
mengambil uang/materi. sebab ganti rugi yang bersifat materi (uang) itu hanya terbatas pada 
benda atau kemanfaatan yang bisa dimuawadloh. 

SU, 48 pdl Karena 3 Kode! Glell UG paman OS NG Andi Lelah Y ds L Lag Lina Ja Uya OLI J2 ON 

273 Ke Eh ot IS Alkes ul adl 

2 Ibnu Toha 


Yang benar menurut saya adalah : si pembeli mengembalikan barang tersebut pada si empunya, 
kemudian si pembeli minta ganti rugi sama si pencuri. Karena ada Hadits : 


20... 


Dari Samurah bin Jundub berkata, Rosulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang menemukan 
barangnya ada pada seseorang, maka dia lebih berhak terhadapnya, dan si pembeli mengambil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2530 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(uangnya) dari si penjual". (HR. Sunan Abu Dawud). 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4378136895747781 

2059. Hukum Jual Beli Buah Buahan Yang Masih 
Terpendam Di Tanah 

PERTANYAAN : 

Wong Suci Saking Pahala 


MASIH TERPENDAM di DALAM TANAH ? ?D TUNGGU JAWABAN DAN IBAROTNYA ? ? 
MAKASIH 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalam Warohmatullah. Hukumnya para ulama terdapat hilaf dalam hal ini, mayoritas 
ulama menyatakan tidak sah karena terdapat unsur ghoror, namun menurut Al-Baghowi dan Ar- 
Rowyani dalam kitab Sulam At-Taufig dihukumi boleh dan sah. Referensi goul yang tidak sah 
banyak sekali diantaranya : 


2 Sunde Pati 
AI de Jaa ah Ke er Vleg aj Jing SW data 2 yA Ama PLASA de Jo Ol mal Yam io ASI) 
Ale ya Jap Oly Bal 3 be Dk OT kai) AKI jp paid dlias Bbby Ujang Olah pik Sid SUN Ul ae OS Ju 
sel lag Ca 33 rs ol H3 (31 10) 
Dan cukup melihat serbagian mabi' (barang yang dijual) jika sebagian barang yang dilihat tadi 
sudah dapat menunjukkan keseluruhan dari mabi', seperti bagian tengahnya gandum dan bagian 
atasnya cairan, dan seperti halnya contoh dari beberapa barang yang sama, seperti beberapa biji 
atau barang yang dilihat tersebut tidak menunjukkan keseluruhannya, namun karena untuk 
menjaga sisanya agar awet, seperti kulit delima, telur dan kulit bagian bawah smisal kelapa, maka 


cukup melihatnya saja, sebab bagian dalamnya bisa awet atau tetap jika bagian luarnya dibiarkan, 
meskipun itu tidak menunjukkan bagian dalamnya. 


(38 213 ay bg 
Hb yan ALS TU de Jus SAI OS ISI JSI ago pia C3 mall Ya j3 
(363 PI Sy — SIS LS NYI Td HA Ie JAR Adil 
ea A3 lang Risa al oral le II pal Ol MY ja Of pas SU Lai Ula 3 Jd oya Id ol maa ai laga S3 
AlasAN ALA A3 AS sie dj Jab Uas cal Al Ge el Cal ga gia 0 SI LS LAS ni ale di 
AS adan Braille Rn JS ON LS aa sd Men pah Aaio OP ma LAM ai) ds 

? Toni Imam Tontowi 
Oh ash JSI Amang OT Aa lah tya Ska d Sjida 3 diam pa Wa jl UlAIla op HE pa ma Y alan) 
ary lypmd! Hat maa Jp G9 RAY BU Jpn Ll Gaby tp oya ea diran Y mas ai! YK Lahan 0S 
At 3) ae SU Ke maid ya Ale SALA ARV) Kn pad 4 Ya plG UNI WS Enny AINI LI JG 
Lau Ya ily IS Ja ed ika Y abal SP UP 3 Ala II akh yg Jadi Lagi SKI Iu Ol ES Jaa Gelael 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2531 


Sgbg AS —l AV LS OLI Nia Gunadi ya GAN Gp LS ALE Uno du d Olg caslaluny Miols up 

aa) Yu ka opal Aim e) Hal) abg, Jual Ls 385 gala UD alan e) SUS Ion Ius # dng Ol ad jas 
Its Tao Jl. 

Tidak sah menjual barang yang ghoib yang tidak diketahui spesifikasinya oleh salah satu dari 


penjual dan pembali atau oleh keduanya .sah menjual barang yang majhul menurut salah satu 
goul. | Bughyah Al-Mustarsyidin |. 


Terus terang saya isykalnya juga karena setelah baca ibaroh dari majmu An-Nawawi ini : 
dinble Ale (ear cal dig Sgkail La jd ye 
yang dinamakan ghoror adalah perkara yang masih samar dan belum kelihatan hasil akhirnya. 
“mohon koreksi terjemahan saya ini. lengkapnya : 
ina AMA HI AS payah Hat JIE Yg ALI AL tan) Sial JB abg yA aa oa te LoL 
AI ab) Rike JB lily Candle dala otg taat Mi Sg AA GA at 0P bang Ale AI duo al Ob 2 AI 
Kiba Ale air Uya Ai Gil AS pyaliy dab de El Koe Ae AYI ES SD Ae AI ob) K4 Ul Unog Glass 
intan! pat 02 — Lean By — Taglal! 2 h play Ande AI lan Gal Oly da0 AL ab Jilor Syny Lana JA lih. 
| Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Lin-Nawawy |. 
2 Muhammad Mujtahid Muthlag 


Sependapat sama kang sunde pati... Sah apabila sebagian mabi' itu bisa dilihat.. tapi apabila 
secara keseluruhan tidak bisa, maka tidak sah... pokoknya asal sebagian saja bisa di jadikan 
sebagai bukti ADA nya dan kondisi nya maka sudah sah... | Al-Figh 'Alal Madzaahibil Arba'ah 
21521, Maktabah Ashriyah Beirut |. 


Sedang ibaroh yang membolehkan adalah sebagai berikut : 
2 Ghufron Bkl 


Menjual singkong yang masih ada dalam tanah hukumya tidak boleh, tapi menurut imam 
Baghowiy dan imam Ruyaniy hukumy boleh/sah. | sullam taufig hlm 53 |. 


? Hasanul Zain 
Ini sullam taufig hlm 53 : 
Aa SIA Ha PA ng dal AI Gala d1 pekan Sy US el yA ga Jl IS (or IM bal AU) 
tin Lets oya RAD 3 BNI RAY JL Ay nas dil Wae OY 3 SIS aa R00 Gg Ab IU ma BI de Jasad 
SY Oo da ls EPA ma Al APV aa, Ula SAI 
Dan begitu Juga haram menjual sesuatu yang mana pembeli belum melihatnya sebelumakad 
karena Khawatir akan ketertipuan sebab ada dalil yang diriwayatkan oleh imammuslim Bahwa 
Rosululloh Saw "Telah melarang jual beli yang bersifat samar yaitu jual beli yangmengandung 
Unsur samar terhadap benda yang diJual". Al-imam Al-husni berkata : untuk sah jual beli tersebut 
ada dua pendapat salah satu darikedua pendapat tersebut mengatakan sah terhadap jual beli itu 
@oul ini yang mengatakanada tiga imam 1 - Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi dan 


sekelompok imam kita,mereka itu antara lain imam Al-Baghowi danlmam Ar-Ruyani. Adapun gaul 
jadidnya imamSyafi'i yang lebih jelas jual beli tersebut tidak sah karena mengadung unsur samar. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2532 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallaahu a'lamu bishshowab. 

Link diskusi : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/499631880059625/ 

2132. Menjual kitab atau Algur'an kepada orang kafir 
PERTANYAAN : 

Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu 'alaikum. Pertanyaan salinan : Bolehkah menjual kitab atau gur'an kepada orang kafir ? 
Dulu kayaknya dah 2 kali dibahas, tapi berhubung nyari di dokumen ga ketemu, Pertanyaan ini 
saya muat ulang. 


JAWABAN : 

2 Kang As'ad 

AKu dl JE GB Ph3 aa Gu, (Has Y Lagi aU OY 33 Al Pe A al ob AI uya Henna! aa 9 
Dan haram menjual mushaf atas orang kafir dzimmi, maka jika seseorang menjual mushhaf 
(kepada kafir dzimmi), di dalam ke-sah-an penjualan terdapat dua goul dari imam asy-Syafi'i. goul 
yang ashoh dari keduanya dalah, tidak sahnya penjualan. Dan goul kedua menyatakan, 
penjualannya sah, tetapi diperintahkan kepada kafir dzimmi untuk menghilangkan kepemilikannya 


tas mushaf seketika. | At-Tibyan fi Adabi Hamalah al-Guran hlm 180 cet. Maktabah Bazar 
Mushthofa al-Baz |. 


» Si Mbok 


"Diharamkannya seorang kafir memiliki mushaf Algur'an dengan jalan membeli, tapi, apabila 
sekedar meminjam / menyewa, tidaklah mengapa, dengan catatan jangan di simpan oleh orang 
kafir itu.| Hasyiyah al-golyubi 2/156 & Tarsyihul Mustafidin hal214 J. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 

Ol y BS Tank S Wil Pj ee elo jl pebima pal Il ON Lah SSI LINI 9 SI IA aa ma Y (SU 

kuli 3 Uyaan Y dil Gb Ol ai iklan Jonad eluwalh Lea Lal Apel Gb () p) 3 olaaYI 3 JB Denah BI dd aah ml AA 
101 Goa Final dai 0S BI Ula Ya LA Y Il Anama ds ey P 

Tidak sah menjual kitab, pakaian, atau wadah yang tertulis didalamnya ayat guran atau nama- 

nama yang diagungkan ,atau ilmu syar'i walau beradadidalam sebuah jimat kepada orang kafir, 


meski nyata ia akan memuliakannya. Berbeda keterangan dalam kitab tuhfah. Adapun menjualnya 
kepada orang islam, maka boleh secara mutlak. 


Bila disangka ia tidak akan menjaganya dari najis maka haram menjualnya kepada mereka karena 
termasuk menolong dalam kemaksiatan Atau mereka tidak memulyakanya seperti membawa 
masuk dalam kamar kecil maka makruh. 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Tidak sah, karena syarat orang yang membeli mushaf harus beragama Islam, 
penjualan mushaf atau kitab pada non muslim dikhawatirkan akan menimbulkan pelecehan 
terhadap mushaf itu sendiri. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2533 


dah La Gaoanal ALA Halal JET Cegad KS Saoenk! Jia (Haounan AS jAa oya AYI Lil batu) 
| Anwar Al masalik, hal. 155 | 
Bag OMA la Py SEA ET Yah ale SP ente KE (AE San Wp P3 Sein laa 
JH Hah pb 
| Hasyiyah al-Jamal ala Fath al-Wahhaab 15/325 |. 
2 Umam Zein 
Bila mengikuti pada keterangan an-Nawawi di Tibyan, begitu juga perincian di Majmu', maka 
terdapat dua pendapat berbeda yang salah satunya bercabang lagi menjadi dua (keseluruhan tiga 
pendapat). Yakni : 
1. Mutlak tidak sah. 
2. Khilaf sebagaimana hukum penjualan hamba sahaya muslim kepada kafir, menurut gaul ashah 


tidak sah, menurut gaul berseberangan sah tapi harus segera diperintahkan untuk dihilangkan hak 
kepemilikannya. Penjelasan tentang khilaf ini yang tercantum dalam at-Tibyan. 


Hal di atas mengenai sah / tidaknya, sedang mengenai halal / haramnya maka tidak ada khilaf 
atas hukum haramnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. 
Ya (pal) MS ey Ae dil Relay Sainaki adas Ary (Pan) Ul yet Oli lb das Lipusan PUS ce jad 15 (lah) 
Al Ip e) A 113) SIB, 0g dommmp 4 Islan Ay B3, Al wa Y ws Sea (GI Geri o) wa (GI) al wa 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/5026860664208 73/ 
2217. DUA HARGA DALAM SATU TRANSAKSI 
PERTANYAAN : 
Rian Am-h 
Bagaimana contoh menjual sesuatu dengan 2 harga yang tidak boleh? 
JAWABAN : 
Ghufron Bkl 
Contoh yang tidak boleh / tidak sah : penjual mengatakan "barang ini sya jual dengan harga 1000 
dengan kontan dan dengan harga 2000 dengan tempo setahun", maka ambillah dengan harga 
yang kau sukai atau yang aku sukai,dan pembeli tidak menentukan pilihany, maka seperti contoh 
diatas tidak sah jual beliy karena hargay tidak jelas/tidak di ketahui secara pasti. Akan tetapi bila si 
pembeli menentukan pilihany seperti : "saya beli dengan harga 1000 kontan" maka jual beliy sah 
karena hargay sudah tidak samar / diketahui. : 
Dan taun Lyawan JO pEy Saji otg Ang I Uning yP) 1 dai Lag yen ya Ai (Eh Land Ob 3 SAY Tadi JL 
P3 NINA aa JM Ola ad Lb IU Ja dah Anna ale telat yi Laga orkor Aiad Coil jl luis HL Nila 
ONG ld UT yh il Kat Lagah Job daa AI ori Ta Hb Ekan Jaa 0S El ob tmmnny Ceha jl Ola) An 3 Urin 
CI AU 9 VIP GI pskag £IYAO Gg eni dina HL diah ID ad ol, Tai Hd HN lem 
eleto PUT pUsYI de Ie Jd SAS at de Raga Utah! Ol 2 ye Ji Aa Jl al Of €IY AO clel LE 
VA JSI yo) S3 mo erik ol ji luis HL ola JL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/566657306690415 


2298. HUKUM MENJUAL RAMBUT MANUSIA 
PERTANYAAN : 
Kang Fadeel Marzug 


Assalamu alaikum .. Bagaimana hukumnya menjual rambut bekas cukur orang lain ? seperti yang 
dilakukan pengusaha salon. Syukron. 


Hms Adiyanto 


Assalamu 'alaikum. Mau Nanya neh. Bagaimana hukumnya menjual rambut yang sudah lepas / 
putus dari tempatnya / kepala? Mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 
2 Timur Lenk 
Wa'alaikumussalam. Tidak boleh 
HI PS Oaite dag jpB Y Nata dag 7 La 
Apa yang tidak boleh dijual dalam keadaan tersambung tidak boleh dijual dalam keadaan 
terpisah , contohnya rambut anak Adam /manusia. | Majmu' imam Nawawi |. 
2 Ayda Az-zahra 
Wa'alaikum salam. HARAM HUKUMNYA MENJUAL RAMBUT MANUSIA 
EN) WI pyand Ual ya eryj AS Sley NOS Baal Uas pada Lagad GUA Sao Of 1 said JB MINI 
BA Jl din luas Of dil jprl Jilag cejiby oya bau Ja tata SI Wil pel lag ga ata $ UI, 
Haram mengambil kemanfaatan dengan rambut anak cucu adam dan bagian-bagian tubuh lainnya 


karena kemuliaannya tapi rambut, kuku dan bagian-bagian tubuh lainnya hendaknya ditanam bila 
terpisah darinya saat masih hidup. | Al-Figh al-Manhajiy 11/62 . 


2 Ghufron Bkl 
Hukum menjual rambut manusia menurut Madzhab Imam Hanafie, Madzhab Imam Malik dan 
Madzhab Imam Syafi'i hukumy tidak boleh/harom, sedangkan menurut Madzhab Hanbaliy hukumy 
adalah boleh. : 
Milea Apel ya Lali OS OT 3G Jkt aa NI ON dp LSI) Ana EP lt SY, OLI ab) 
VA SIN Nda 
Dan rambut manusia & memanfaatkannya, maksudnya tidak boleh menjual dan 
memanfaatkannya, karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan, sehingga tidak boleh 
sedikitpun dari bagian tubuhnya direndahkan dan dihinakan. | Bahrur Ro-ig 2/88 |. 
BNN gbi mat pp) Balas. ya BV AN mat Lily UNI, AI mat jp AP Lea J3R aa sll lg 
& NN Ralah pa GokhAg Gl IS Ana j3 dl Anggia 
Dan semua bagian-bagian anak Adam boleh menjualnya karena boleh menjual budak laki-laki dan 


budak wanita , yang diharamkan itu menjual orang merdeka (bukan budak) karena tidak dimiliki , 
dan haram menjual yang terpotong karena tiadanya manfaat . Mafhumnya : Boleh menjualnya jika 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2535 


dimanfaatkan . | Mughni al-muhtaj Ibnu @udamah 4/177 |. 
2 Abdur Rahman Assyafi'i 
3) «si ta 3 2 k dl di oma dial ne II OY Yasa! , Lag YI Pa # G3YI Hr rs Pata el Pr) 3, 
Vita Ulga Apr oya tb OU Ol 
Para ulama sepakat, tidak boleh memanfaatkan rambut (menjual rambut) manusia, baik untuk 
diperjual belikan atau didaur ulang. Karena manusia itu dimuliakan sebagaimana firman Allah : 
“Sungguh kami telah memuliakan bani Adam.” (AS. Al-Isra': 70). Karena itu, tidak boleh ada 


sedikit pun bagian tubuhnya yang dihinakan atau direndahkan. (Al-Mausu'ah Al-Fighiyah Al- 
Kuwaitiyah, vol. 26, Hal.102). 


2 Rampak Naung 
Hukumnya tidak boleh menjual anggota tubuh manusia. 
HYI A3 amudal SA Kena UN Rat oya TRY dat JAN 
2 Toni Imam Tontowi 
Tambahan ibaroh dari Majmu' imam nawawi : 
Tee IS Cab BUAS Gay VI Sen Aa bei hi ya ika cah Kal SY Uas Fl Ola sYI ain 
Ga Abg LAMA oya dal dong ng thor pisa Ag Ga EL thn JL ya dil Laos ea DU all Gl ye ISL 
baka ULANG ALAN Si Yg 2JB Sen YI JB IIA Kal pal Ganti JU tag jer Ia Kalem Aj) Kb 3 dil 
gd akas ly doll Bela Y dil Opi 3 cenadalS Ulalgy dai 0g ana JR Y Way iso pal J4 Lasanka 
V3 ab IR Kg Ab Heaitn Ang j3 Ita Ang JP L Ob) Blang BA) AMS tang J£ 
OLYS Uu Bis 
fokus : 
PI AAS Skin Ag JPN Ika dag JL Ol) 


Wallohu a'lam bishshawaab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/570862762936536 
www.fb.com/groups/piss.ktb/571017282921084 


2323. HUKUM MENJUAL KELAPA YANG MASIH BELUM 


DIKUPAS 

PERTANYAAN : 

Ki Joko Semprul 

Assalaamu'alaikum. Pertanyaan titipan dari wong ndeso. Bagaimana hukumnya jual beli kelapa 
yang belum dikupas ? bagaimana hukumnya memborong ketela yang masih dalam tanah / belum 
dicabut / dipanen ? Matur nuwun sakderengifun 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2536 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaykumus salaam, 
Jd Ia 3G Jerl O Jeadia UI 3 Aid J3 ola Ud SAB yaa ML 23 lg selai Ai 
SY al al aa 
Lab BJB APV HA yA yag Y Jay BNI RSYI dal mun dil Ja pall SUS Rona CI lalai Alit 1 
BA de Jasa adl SIA ya Leo All Jd om de ga PA Hasi H3 UJI Ob Gaji 


Apa pendapatmu tentang orang yang membeli barang yang belum ia lihat sebelum agad,seperti 
susu dalam kaleng dan bawang yang masih ada kulit bagian atas, apakah sah jual belinya apa 
tidak? Jawab : ulama' beda pendapat tentang sahnya jual beli tersebut : ada yang mengatakan 
sah yaitu 3 imam dan ada yang mengatakan tidak sah dan ini adalah goul jadid yang adzhar. Syeh 
Nawawi berkomentar dalam syarah kitab sullam taufig pada bab riba hal 53 menetapkan,haram 
beli barang yang tidak terlihat sebelum agad dikhawatirkan ada unsur ghoror / penipuan dalam arti 
jual beli yang mencakup unsur penipuan. 


2 Ghufron Bkl 

KHILAF : 

1. Menurut @oul Al-Azhhar tidak sah. 

2. Menurut Mugobilul Azhhar diantaranya Imam Al Baghowiy dan Imam Al Ruyaaniy jga menurut 
Imam madzhab yang tiga hukumnya sah tapi bagi pembeli diperboleh khiyar ketika melihat : 


"AE Beo OS jg liata JI lih Wol af Oli ad La yag CI pg AS PE Ae Uma Yi II, 
Ad ada AI An Gak JUS Key olah Ol dandan S3 Ol mai aan LSI AYI JB 0g GUI, JB Of JI 
YAI RI AU JL Gabe JA JU Ja Haro 
AYI JB Ag 9 ganas dl Wal UV SU aa A0 Ag JET II PA STA ya ae MEI Jd and bw bad ata 
OP aa LAN mam Ya ABI AA Ola SRI He Leni ya ML, INI 
VE 2 gan mad Rata BY RI JB 0) Spa & mad 3 

Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/574742752548537 


2350. HUKUM JUAL BELI JIMAT 

PERTANYAAN : 

Katibpcnu 

Assalamu'alaikum warahmatullaah. Pertanyaan titipan : Ada seorang pedagang yang ditawarin 
semacam jimat untuk supaya dagangannya laku begaimana hukum fikihnya? 


JAWABAN : 
2 Rampak Naung 
Bila sah / boleh digunakan dan diberikan maka sah / boleh dijual belikan. 
Ani TAP Mah mo le JS 
www.Shiaonlinelibrary.com/167 dsuoll/Y-a-bbodlls Ml--ll-dilel 893/-sII 


2 Ghufron Bkl 
Jual beli jimat bila pembelinya muslim hukumnya sah / boleh. Akan tetapi harom kalau ada dugaan 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2537 


bahwa si pembeli tersebut tidak menjaga jimat tersebut dari perkara najis dan juga makruh bila 
pembeli tersebut tidak memuliakanya seperti dibawa ke dalam wc. : 
ena UAS RB Ula Pp Ga pe yi panu ph JUTA Upah HASAN ILY Sl SIA ama 
hy 00 NE less gap Y al daan IS AEEY € ph Rul 53 Uang Y dil ob Ol pai Uillan Jousd mluwadl 
MY yo os adl 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/583662354989910/ 


2496. HUKUM JUAL-BELI NOMOR ARISAN / ANTRIAN 
PERTANYAAN : 


2 Hazeeg Gun 

Assalamualaikum. Apa kabar Admint kawan" Piss-KTB?.. Kehadiranku seperti biasa hanya 
bertanya, meski ada yang belum dibungkus.hehe.. 

Deskripsi : Bu Rina dan Bu Rita sama sama anggota arisan, kebetulan ibu Rina yang dapat 
kocokan dengan nilai rp.5 jt. Padahal bu Rita sangat butuh uang, kata bu Rita :" Maaf bu rina, 
boleh tidak saya beli undian kocokanmu tadi..nomer undian saya bu rina pegang deh.."Bu rina : " 
Boleh, saya jual rp.200rb ya ". Ok. Deal!! Lialu dibayar. Kertas itu diserahkan ke bendahara 
warisan. Bu Rita pun dapat uang Rp.5jt tersebut. Tanya : 

1. Boleh apa tidak transaksi tersebut di atas ? 

2. Jika tidak boleh bagaimana jalan keluarnya ? Makasih. 


JAWABAN : 


? Dewan Masjid Assalaam 
Wa'alaikumussalam, bisa boleh dengan cara memperlakukan uang sebagai urudl (komoditas) 
sehingga bisa diperjualbelikan, disewakan, dsb. 


2 Rampak Naung 

Boleh menjual manfaat dengan cara selamanya , seperti manfaat bangunan, hak mengalirnya air 
disawah atau tetmpat lain. 

Sehingga boleh Menjual manfaat hak antrian / giliran arisan. 


Ska Alona ya Vale JII Jan Ob LA aki Go gay Oon le Kay Ld Gm pa Aa de SUN ga Jet il, 


ey 
5 P3 db ll 
# benda dita yr Gali Okay La ISU mal Aing "Ala mangga AAL an) ML eU! JU, 
240 JSI LS 
» Hadiro Maut 
Hukumnya khilaf : 


- ada yang membolehkan ada yang tidak. 
- menurut al-azhhar hukumnya bathil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hasyiyah golyubi 7/83 : 


9.9 8 - 9 - 00. 02 o- Pu Pa o- 0... 0.9 09 ge “ - 000 02 02 09 30 
ha Tan yg bea al SAI al Cape ce da Aaj kata Ol Bl 3 Jae do ce pl gai G3 
R00 - o- . 0- 
al Has Lari jas J3 
Dan bila dikatakan batal, ada solusinya : 
0-2 290. 000 30 . Y 9 hn 2 25. 2. 2 a19n c20 -... - 0» -.90 0. 28 ngo - 02 
Sala LS eny dale AU lap Gani Alor y Reba Upalah 29 pas RM oya Uilasisal WII ye Jaa SL ala hua ob: 
- SA s2 I- 020 net ata L Bi ha aa Pena Ia - Ng San No nan Bi 3... 9 25 “Biaen -. 
Oa UAS amal dalang Ol PUN ang Ae GI Gabut BUS OS Tana Lana yani SP GA uya JS Ol ds Jun Tia 
o @- PU SN a 33 a 3 3 Oon 0 - 3 2 Bo. 0. £ aa PP pari Pe a 9 0822 0-0 @ 8-90 0. 
of bal bad gaya Ag jab Of Lah dal yani Ja la Raha ag SL Alang Of Up el Up (da 4 yar Ol PN 
0 0 0 ”- 210 0 0-9 -..9 - 0.0 2.90. @ 20. Pad Pd -. 2.9 2. 2000 20 0 29 
YP mai If ka dam lah If abadi Y Kana Gd IBI ii NIS Je AJI Ai) Ka li 
3 ge 0 Sayan Pan ( Peng Pe. 9 2 - 8. Aas aa Bang Ba “3 an - PA Aa - - Sa ON No 
oat di Lamb daa 2 RASUL aimd Belina SMS Of Ia Of BU 4d US yana gas J3 ISI Tab) nat yan Rb 
GS Ini Vj AKA Se JSI Sing Jaja Nia aan V0 Up Rea Kenlhan WS OS gb Old yi Oya Of Uh ale 
La. 300 003 TN ea 2 8. 3-0 5 0.9 Ten TNPTO PPA Pi Lo-0o 0. 3 38 — a09 a —. 
Ca Jauh Uilan (im op S1 JII Ska Ol U) lil JIN Gb dlaks Itam d Iga! dya Jay! Juan Of Ul JII 
Ia Den BAN SAAD ma PE MA EN PTN NI 2 MRT NO aa TR en CC BO 
0 208 »- -... 0. - 9 . 39, Mae ae Ana Kena TU 0 age 2 a- 
pg AAN Ga Gd Sa Ah Kan U Meh ora UU $ gan Tn Of AB ae oa Ket Uh dg 3 jua 
NG “ a 3 Ts 2 aa . Ta Cs. rata 5s . o o . LA o . ng ta an 
Bs dag ia 3 pr dat Ir SSI ad Cal Ul. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/494 763350546478 


2515. WAKIL MENJUAL LEBIH MAHAL, KELEBIHAN 


LABANYA UNTUK SIAPA ? 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Assalamu 'alaikum," si Fulan adalah penjaga toko elektronik, oleh majikannya ia sudah diberikan 
daftar harga per-unitnya. Namun dalam prakteknya ia menjualnya dengan harga yang lebih mahal 
sedikit. Apakah hal tersebut dibenarkan? Bolehkah si Fulan mengambil uang tersebut, ataukah 
harus diberikan kepada pemilik toko? 

Deskripsi : 

Boznya ada di lain daerah, tiap minggu siboz datang mengecek atas transaksi yang terjadi. 
Penambahan harga adalah inisiatif si fulan. Si boz hanya menyuruh menjual dengan harga yang 
tertera dalam daftar. dengan perkataan : mas, semua harga sudah aku tulis di buku ini, nanti 
sampeyan tinggal buka dan mencatat transaksi pada buku yang itu. Tiap minggu aku datang 
mengecek. Bila tak ada yang mau ditanyakan, silahkan bekerja dengan baik. Saya tinggal dulu 
Pertanyaane mbah : 

Sebenarnya menjual lebih seperti pada diskripsi postingan boleh tidak ? Apakah pemberian daftar 
harga sudah mencerminkan adanya larangan dari si pemilik toko agar tidak menjual dengan harga 
yang kurang atau lebih ? 

Mengingat dalam pengantar dokumen yang mbah tampilkan ada 2 gambaran : 

1. Tidak boleh 

2. Boleh tapi lebihannya diberikan kepada pemilik toko 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2539 


Dan juga menilik dari ibaroh yang aku kutip juga ada unsur kebolehan jika memang si pemilik tidak 
melarang atau si pemilik telah menentukan pembelinya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, kelebihan harga tersebut harus diberikan pada pemilik barangnya : 


Hani GE dambil Ap) dab pny AAS diah oya Jab Ap iba Pln el al B3 yabub ole ya IS dia Lap Lal Jen Aing 
SU ASIA Fa Lao) dal Kamuah ILY dah MT OLS ln Ul dadi ale Mp3 diy old 033 SAI) ya dil SM3 DUlan 
VITA! da gam Radio LAznn ya USU) ya 

2 Rampak Naung 


Kelebihan harga hak si pembeli, harus dikembalikan padanya. Bukan milik si fulan dan juga bukan 
milik si juragan. 


| Abi case ai 

Ra AA Il 4 elu SJ Yadi yo Jb lace UB Jl5 ya lgcb3 pola Jal Sl dell Ry 99 AS 9 Ulg 
Y Loro wall ygw EL H1 gull 

ada ul lan sal it AN JSgll d3 43 Tau aloriall wa lalai ws 

U L3Sloll oil yg EL UN gu au 


dikembelaikan pada yang punya uang. 
dg Y SUHU Su Nisad Wamang) 
St Un No sa ma aa aa AA yna ana Al, 
Timbul bila pemilik toko tidak menentukan harga, kalau menentukan maka tidak sah 
Al Sl Wa SJ Do ca MA gy aya AA, Io mag 


Bila tidak sah maka dikembalikan pada pemilk uang. 
Praktek tersebut merugikan konsumin, dan harus dikembalikan pada konsumen. 


de ais SY el Mas JS yh Je ena OS OP pas Gaib Sbs Soluula p Lal Ob Lets, pall sales Y Bola as Ol) 
dad OS, | luis dlu 
http://shamela.ws/browse.php/book-11813/page-708 


Jadi ini masuk yang wakalah apa ijaroh ya ? Masuk akad ijaroh dan wakalah, karena dia sewa 
dbayar sebagai wakil bos. 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Kalau menurutku yang paling pas iabaroh rampak naong, ini berkaitan dengan wakalah, 


ding Ag Ty Al) kang OLS Il anal JSI Ja Jangka AI La) JII iii 319 (2) ms yi BU nd BY) 
iba nih On JII Jaa Can dah SU gaduh Gang le (at Ie cash 
Kn Aron pala elarasas Ji bas sha ab ne aah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2540 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jadi si wakil hanya boleh mentasarrufkan yang diizini muwakkil 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikumussalam,Penjaga toko tersebut tidak boleh menjual barang dengan harga di atas 
bandrol yang sudah ditentukan. Dan andai dia menjualnya dengan harga di atas bandrol maka 
laba lebih dari bandrol tersebut harus dikembalikan pada pemilik barang. 


api A34 Yaa Uilia Itu jl x6 1/355 : 
gu Ba) WEtor) Sal R3 aa ANA J 3) lu ma 2 gigl Yu Yap 3 As Wika Ly ya By Sal a sigl 3 & alay, aa Ily Su: 89 LA A ma 
an ale) Yaa Han SaliSA ALI Smg) AE 30 da0 s0 mua aa al Yg NO 3 Wi Jay Asal nya 
Us 3 Yu GA ada Be Alay, so 3 1 ada $Nngp al jon) ls saga IK Ya & Alie 3nd el £ ya ian Al 
38) Usa, 


- “aa tg Te He 3/11 : 
41043 ca NA yah Ea Aa 3 Na Naa ba #5 FT Uu Usa “kaga Kang 


-.. Panu SEA AAR 
Ha Bowo - 


&4 ig kal 6 PET AI N pa P Tt Eni Yna Tai ali 2 Nata 25 yang dika 
KA 0 5 ae SERA jan. 


PEN PU Kun gate 55 “le ng ea 43 TARI DAA Isa TI » 33 
naa F ti PA PP pul an emo oa 0 


—. as ci 4 33 ada Pa & Pe AKA 2 Jai 


NB : Sebenarnya link doc. ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan hanya saja kodifikasinya 
kurang sistematis : www.piss-ktb.com/2012/02/1097-muamalah-bolehkah-wakil-mengambil.htmi? 
m-1 


Apakah pemberian daftar hargasudah mencerminkan adanyalarangan dari si pemilik toko 
agartidak menjual dengan harga yangkurang atau lebih ? 
Ya sudah cukup dan penjaga tidak boleh NYULAYANE 


| 186 “sai jim Aya : 
sai sa Ulin Ny mm ya MSALA Bon aali y Ulat ga GI YM ISS II YASile IU La ya AA Ah pend daa XX) Yasa 


LA Lgi RI ia Lea GAN YI Gya Ag Yg Gb ya gp RSI pa Ka) II pas Lea Sini RS REI 


? Ulilalbab Hafas 
Ibarat ini yang pas buat pertanyaan di atas 


080) Way SJ aga 053 Arahan) Yam mg 0 gel Yg 30 Ya Mad da JA al Sai dg ig Ta 
B3 Sy Ba an mu mna Yan Haa Sala MAN 22 oi ola & ya s0 la 230 
2 ana ad AL YO NY Aa INA io dal Jl Lay AU Yo 20 en pe alan. au ya 
sa sana aa ja 1, 33) Y aa aa la Ysa Bai Alis. And ol, £ ya Ia al an) sasa 


Inti dari atas... Tergantung izin yang diberikan pada si pemilik barang.. Contoh. ini harganya 1 ribu. 
Terserah kamu mau jual berapa!poko'nya kmu netor ama sya 1 ribu, lebih nya buat kmu.. lebih 
nya halal.. Ini harganya 2 ribu jangan dijual lebih dari 2 ribu. Maka tidak boleh. Ini harganya 3 ribu 
tanpa ada embel-embel dari bosnya.. lalu dijual 4 ribu . maka ditafsil. kalau yang 1 ribu mau 
diambil si penjaga toko maka tidak boleh. kalau yang 1 ribu mau diserai sama bosnya maka 
boleh.. 


Apakah penjaga toko itu punya hak untuk menjual dengan harga yang lebih dan tidak dholim 
kepadaa pembeli..? apabila sebelumnya si BOS tidak pernah memerintahkan untuk demikian 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2541 ) 


sha Ja aa aa ya ak ml YU NY Sa IK Ni dal ja Lay AA Un 3 Yu ay 23 Bea 
A0. 5 


Terus kalau ci BOS tidak setuju dngn penambahan harga itu bagaimana..?Kebetulan saya juga 
kadang jagain warung punya ortu, 


03 aa AIA Vig mal jha Jaan Ty mna al JS YA or Alie Sa he £ ia ina Ala aa) AA 


2 Imam Cakep Aja Deeh 

Mungkin ibarot ini juga pas dngn masalah di atas... wa ammal mukhtassu bi godris tsamani wa 
surotuhu an yagula BI' BI MIATI DIRHAMIN fala yajuzu an yubi'a bi agolla minha..WA LAU BAA' 
AHU BI AKTSARO MIN MI'ATI DIRHAMIN KANA ALBAIU JAIZAN LI HUSULIL MIATI ALLATI 
ARODAHA... jika ada orang menyuruh jual sesuatu dngn harga seratus dirham maka orang yang 
di suruh tdak boleh menjual di bawah seratus dirham..jika di jual di atas seratus dirham maka 
boleh karena harga yang di tentukan muwakil sudah terpenuhi.. | kitab majmuk juz14 hal 144 |. 


2 Poetra Kedua-pasuruan 

Menurut hemat saya pemberian daftar harga itu sama halnya menyuruh jual seharga 1000 (tidak 
larangan secara jelas) jadi dari deskripsi di atas tidak ada larangan wakil menjual lebih... Berarti 
ibarot yang sampean tampilkan itu udah cukup : wain gola bi' bimiatin lam yabi' biagolla minha 
WALAHU an yazida 'alaiha illa an yushorriha binnahyi anizziyadh fala yazidu... | hasyiyah 
gulyubiafwan mohon koreksinya |. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/5842434 71598465 


2529. HUKUM JUAL-BELI BULU AYAM DAN MENTHOK 
PERTANYAAN : 


2 Truno Joyo 

Pertanyaan titipan.. Apa hukumnya menjual BULU Ayam / Menthok..!!?? Mohon keterangannya 
ada di kitab apa..!? Soalnya saya pernah mendapatkan Satu keterangan kang tapi saya tak tahu 
Kitabnya, bahwasannya ayam / menthok / basur yang dicabut Bulunya saat masih Hidup, maka 
Bulu tersebut diHukumi Bangkai. 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Hukum menjual BULU Ayam / Menthok itu boleh. Kebolehan menjual bulu adalah lantaran bulu 
tersebut dikategorikan sebagai benda yang suci. 


JL Mas AL one ISU IV I SW OI Bl Jl 3 ya Ja Sladil J gm mall 


Bulu yang tidak diketahui terpisahnya apakah ia pisah pada saat binatang yang boleh dimakan 
masih hidup atau sudah mati. Atau berasal dari binatang yang halal atau yang lain? Maka bulu 
tersebut hukummya SUCI karena berpegang pada keasliannya (lihat bujairomi alal khatib 1/189). 


Ol atb Lagh...dB OIL om Bila ISL ana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2542 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rambut binatang yang halal dimakan dan bulunya ketika dipisahkan pada saat masih 
hidup...maka keduanya adalah SUCI (lihat i'anah 1/87). 


Ja 0 yel OS Jl (oyeb 9)...JB OI Il... (aa) Ula SI (AI Lay UE jl OLS Liata dls (Dalan 3 bb 3 


Syarat barang yang di-akadi baik itu dagangan atau uangnya adalah harus milik orang yang 
melakukan akad....dan suci atau memungkinkan mensucikannya dengan dibasuh (lihat i'anah 3/9). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/591049504251195 


2546. UCAPAN TERIMA KASIH BUKANLAH BENTUK IJAB 


@OBUL DALAM JUAL- BELI 
PERTANYAAN : 


2? Mohammad Abd Rahman 

Assalamu alaikum izin nanya ustadz... Kalau dalam jual beli harus ada ijab gobul itu kaya nya 
semua sudah pada tau ustad.... Yang jadi masalah Kata "terimakasih / hatur nuhun" dalam jual 
beli apakah termasuk ijab gobul ???? Adat kebiasaan di kita (orang sunda) kalau jual beli suka 
ada kata begini : 

e Penjual: nyanggakeun taah (@ terimakasih yaa ) 

e Pembeli: muhun nampi (@ yaa saya terima) 

kata-kata seperti tadi itu udah masuk kata ijab gobul belom ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Dewi Rosita 

Kata terimakasih itu bukan salah sarat satu ijab gobul. Tafadhol Lihat di tagrib hal 30. contoh ijab 
gobul : 

Penjual : aku jual baju ini dengan harga 100 ribu. 

Pembeli : ya, aku terima, aku beli baju itu dengan harga 100 ribu. 


2 Ghufron Bkl 

Terima kasih tidak termasuk (bukan merupakan) ijab gobul, sehingga sebaiknya taglid pada imam 
Nawawiy dan imam Ghozaliy pada hukum jual belinya sah asalkan barang yang di perjual belikan 
termasuk barang yang remeh, misal krupuk dan snack. 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 

Jual beli tanpa ijab gobul secara lafdzi dinamakan jual beli mu'athoh, jumhur ulama 

menghukumninya tidak sah, namun ada sebagian ulama yang membolehkan. 
daa Ob yak Sala Bola LA SU) Baku pay JB dong PM2II 2 0) JUS AE Je 3 AN HS 
ad KU JA dai Us Ka Ja ai Tan SA 2eLai tia Hala ai JI gal 
3) Aa Las Opay je Jb ip) one SP ag jali GA M3 YA gara ON AI al dy) 
Amal JG) PL opal RI LYI din Lag Gali akng La JG gal Aing Ale gn gg ai AL MA) SL JG BUbladi 
Smard 2 Je ag NIS er Ya FU oil kemasan Gp Kia IS Saj sAM PSG pt ARI AYI 

si d Naura Z 23 “ 0. -h0 3 0 0@ -— a o-- 1 0 3 18 - 2. “9 23 0. 

SE ay RE, SAI) Jd OA yang Ona BA al ee Kang SAI LAS & ll 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2543 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/590119421010870 


2548. HUKUM MENJUAL MOTOR PADA BANK 
PERKREDITAN 
PERTANYAAN : 


2 DJibriel Dji 
Bagaimanakah hukumnya menjual motor ke bank perkredikan contohnya FIF finence / ADIRA , 
yang kita tahu bank tersebut memperkreditkan motor yang kita jual tersebut 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Jual beli dengan bank perkreditan hukumnya makruh dan jual belinya sah. Tapi bila uang yang 
dibuat transaksi tersebut jelas-jelas uang harom maka hukumnya harom dan jual belinya tidak sah 


IP is AA Es Ul eni JNE AAN AE Ol play IX One ya Alalung SUS din BI RSI ga oU) 
Y/Y & OLI Zilel. Jis 


Nb : kalau si penjual yagin bahwa motor tersebut nantinya di perkreditkan maka hukumnya harom 
tapi jual belinya tetap sah bila uangnya tidak nyata dari uang haram : 


wf Lai Aenana II cok na JS ya MUA) JB Oi II ml Ka on al bj ae ot Kia Aa kala) 
YAN oU Bad maag WII ang UB 


? Ulilalbab Hafas 
Kerdit kalau perakteknya seperti ibarat ini halal. Roudhotu Thoolibiin 111/397 : 


Aka Tomas KAU dini) HIU dinas Ling JB gl Ain nil, Nas Hd elau IE PU 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/587690207920458 


2569. APASIH BAI'UL MAJHUL ITU ? 
PERTANYAAN : 


? Zainy Zayn 
Asslamualikum mau tanyak yang dimaksud dengan bai'ul majhul...? dalil dan referensinya.. 


JAWABAN : 


2 Ani Fah 
Wa'alaykumus salaam, Yaitu jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, merek atau 
kuantitasnya .Yang di dalamnya terdapat unsur gharar . .. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2544 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Toni Imam Tontowi 
Wa'alaikumusalaam. Dari Majmu' An-Nawawi - Marji'ul Akbar : 


Ol jg Ghea ab ya LP UNS ON CA ya PI Ca aya AS UAS PH Ik VII Al an) Gali JU 
JAN IL La jai Se al Soe PMN t3 yo ya Tai pa. 


@oolal Mushonnif rohimahullah ta'ala :Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahu / tidak 
jelas i barangnya seperti menjual seorang budak diantara beberapa budak, menjual baju diantara 
banyak baju, jual beli seperti itu tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur ghoror 
(penipuan) yang sia sia dikarenakan ketidak jelasan barang yang yang dijual. Dikecuaikan jual beli 
seperti menjual beras / gandum yang masih ada kulitnya (gabah), jual beli ini diperbolehkan 
kerana apabila diketahui kulitnya pasti ketahuan isinya, maka hilang unsur ghorornya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594198733936272/ 
2583. JUAL BELI EMAS DAN DAMPAK DARI JUAL BELI 


FASID 
PERTANYAAN : 


? Ilham Jayadi 

Assalamualaikum wr wb. Mau nanya mudahan para sahabat muslim bisa membantu : 

1. Apakah jual beli emas harus kontan, tidak boleh kredit walau dengan sistem seperti pegadaian 
syariah seperti sekarang ini. 

2. Bagaimana cara menebus kesalahan akibat barang ribawi, hukum barang tersebut. Demikian 
disampaikan, wassalam. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, kalau emas dengan emas maka harus kontan : 


A3 oo aa La JI S5 Ja Gaal) Um yad Jl dah K3 ah Gp P) S0 Hb ag 
YAN OUT Tile Ogan B Ojy 3 ISA 3 JA Ui Ob pal Um AIR Jas 


Fokus : 
33 J3 ya, ono Jl 


2. kalau sudah saling merelakan maka barang tersebut hukumnya halal akan tetapi dia berdosa 
karena melakukan agad fasid, bila tidak saling merelakan pada harus dikembalikan kalau 
barangnya masih ada, atau gantinya kalau barangnya sudah tidak ada. : 


MAKA Aang NI Aa And Sales Lao ya Lil OS Oly JUN La oya el Oli SE Jp JB aah aa IS NS, 
YIFVO edi BM Ab Of dug LIL OS Of odol Lao) JS de Kama ia UTY) edall Se ant 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575791249110354 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2545 


2595. JUAL-BELI IJAZAH DAN HUKUM PEKERJAAN YANG 


MENGANDALKANNYA 
PERTANYAAN : 


2 Ali Santri Shinethink 

Assalamu alai'kum, numpang tanya, apa hukum membeli ijazah seperti S1 ? jika mencari 
pekerjaan dengan ijazah itu apakah halal ? tolong kalau sudah pernah dibahas kasih saya linknya. 
terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Sama dengan menjadi pejabat dengan cara suap ( gajinya halal asalkan pekerjaan sesuai dengan 
ketentuannya ). 

Bagaimana kalau jual beli ijazah pake ta'bir ini ?: 


“hy ete Ja Uelad OS Oliees Pelu YI JB LS dd Vla (Aa Ol oo) Aaj Jaa ali Rere dek Of de La al saat JI, 
La 01 SSI AS AP yg UUD AAS Ah OLS IP Karl ae oya Ae 3S dil PI Se elu Madi ale oa. 
Ol de Ji) dad Vig Ha Ol oo) da Jaa li erna Kala Ol de al esaal Pj VO/ YAN SN ob £ ya 
Ad Git bb PO sad Ht Lag dd palet Uh j3 SUS de da3 bo jieadall Uus ab ob si Hrd ea 
Lado LL Jai Vj olah OLI bai dad Olael Joni JL) oo main UV Leola Ipad 3) Ale Lang MS 
(On Jah bd) Ag AV oUasi Lo Jas MY alas 

Melamar pekerjaannya pake ta'bir ini : 


2 SISIG Lawan ISU, Tukad adl Jan gl KS 2 y£ dnaia JS Ol elYI GLS Juli CL A3, ola at del, 
SI Wang SI Of SENI YIVV GE ah Len Ol ly 3 dai SUS Juna mal O eead Ong HISUL il el 
ad) Ino! AL Oa deh Rr pedal pl Ah ASIU Lain SIS, Sakade Ad) Ino pl GL 0 ya o pada JO MoU 
ad yani (ALA “ory d pak! OS Of Krly 3 lela d pai US Jah OS Of ola Aa SASIU dekade P3 HASIL 


Y/AN crdUbI RL “Lagian yet Blah BUSUI Sal Jing Epi Se ILY TE ada Lo JNo 1 Up 
NB : PEMBAHASAN BELUM FINAL ! 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/574638805892265 
2642. HUKUM JUAL-BELI ROKOK DAN SHADAOGAH 


ROKOK 
PERTANYAAN : 


2 Brojol Gemblung 

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. 

Latar belakang Masalah : Seperti yang kita ketahui bersama dalam kalangan Nahdhiyyin bahwa 
hukum rokok itu relative seperti yang Shahibul 'Ubab mendasarinya dengan ga'idah "Lil Wasa'il 
Hukmul Magashid", dan bahkan Syech Mar'riy bin Yusuf al-Hanafi menegaskan kehalalannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2546 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ila gan OA ULALAKA - Usid Yuka, glatik 7/438-43T : Utas silaslu: said (Usa Wako Uildn, c17 Up se Alan: II yuli aa 
Mask) ae ily Ina INA eh IA Slx5 3 pe Ig sal Baslade Ig AS go d5 pads Ig Ja am yah, glaao an ya Uas ol, Aa 
Biikas, GL We aye asa Ulil, Dena EL Usiigu: gatad JS Lal gllie ge IV lu ISO AS 73033 Seal, 


Akhir-akhir ini banyak dan bahkan sudah mewabah fatwa-fatwa atas keharamannya dengan 
segala bentuk atribut, wacana, dan argumennya, namun kenyataan itu mendapat tanggapan dari 
Syech Ibnu 'Abidin bahwa tidak wajib untuk mengikuti rekomendasi keharaman rokok tersebut 
meskipun fatwa itu dihasilkan dari upaya ijtihad sehingga beliau pun tetap atas relatifitas hukum 
rokok. 


TOL «IT (aga) Ac yan gali 

sano bolang Ii Y ng Sila ag iis am yah aa Ul Yuu Si glaa ly Sl 17 larigla Slaiglamp Liya silk Jaa Sala) So la 

JA Sad Aa Lama Ha, Gg apl Pa HASA SL Gale Jan La Ji ad A3 SAS Cai Gada AN agrimal ala Ye TS Og IleiAYI: 
SG Au biile Utah gilin ya dy AA U jae, litanasl 90 Ig AS pasal Want 1 &, YO 3d ssi iga aligral Sial) oo Ul yg, 
Yad 0 NO ie Wailia Ia UH ok, Je Si Pe Uli To NO Ae Wewal 3 Iis yap slleta I33J Ui leo UM ola gala Y 
Lay) NY SAS ella NAK IAI Uaal lag) Joy Weilip dang) Waile dim pas gl Ja dika wa jl SY Ud 
anu Yiile sak AM Mp Us yr 17 Manalanyy Slop ISS yaa adil yy alat yA dialala Jaa ) say Ha yaah Bil am yaa Lay cg) Y Sbagoh 
Al ag ya ye SAI) Any aman gai siy Alya ale 583 @ilalall Yana yaah ji ari Jua 


Pertanyaan : 

1. Bagaimana hukum bersedekah dengan menggunakan rokok ? 

2. Apakah masih mendapat pahala atau tidakkah sedekah tersebut sehubungan rokok tergolong 
barang yang memiliki aroma tak sedap ? 

3. Sahkah jual beli rokok di atas relatifitas hukum yang dimiliki rokok ? Sekian dan terima kasih 
atas jawabanya... Wassalamu'alaikum, Wr. Wb. 


JAWABAN : 


2 Lintang Lintang 
126 xx 


SAI SPI LB ga LI Kebe , Lal He Jl MY 019 0yP ding gl A8 abs oh Il at 04 (LD Utama 
Blgakdi Al 5 Upik 0 Sy SUS 3 MEI Ca Ol ayakan JI dad Wb LA ola ok Kal ppadl S2 Ul 


Dari ibarot di bughiyah tersebut di atas, Keharaman menjual rokok karena, 'anah pada ma'ashi 
disamakan dengan menjual pisau pada bighal / perampok. Kalau menjual haram maka 
menshodagohkan pun haram juga. 


Brojol Gemblung » Ini butuh rujukan kang, tidak cukup di istinadkan pada mafhum ibarot 
yang di Bughyah. Tapi sepertinya perlu dipertimbangkan karena tidak semua pedang 
digunakan untuk begal atau merampok, begitupun dalam hal rokok. Orang merokok dan 
rokoknya memiliki relativitas hukum hingga bila dihukumi haram jual belinya itu sama saja 
menghilangkan relativitas hukum tersebut. Atau bagaimana ?? 


Abdur Rahman Assyafi'i 3 kalau rujukannya isti'anah bil ma'ashi.. kayaknya kurang pas. 
Terlebih lagi banyak juga pemuka2 kaum yang merokok karena menurut beliau-beliau 
dengan merokok maka inspirasi akan muncul. Ide-ide cemerlang dalam menuangkan ilmu 
akan keluar. 


Kalau mau hukum yang enak untuk brojo gemblung yang perokok berat, ini saya kasih : 
Bagaimana hukum bersedekahdengan menggunakan rokok ? Sunnah. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2547 


AguR las Ae 215 ISI Ja Aas d Oly Urball SP by KUP pay Upi») 2943 oya Soma (3 Alang La mail Lodaya 


2 SandalKayu HilangSatu 
Buka dulu Al Bajuri juz 1 hal 343 : 
(GKY ag Y saia Aa (Had sat UrSlpllan yg YA Y alta HA aJ an ya Ladinal AYU AM ay JI Say RN ana SN Ui Jala dr 


Lantad ld Sy go JD aa PA yan ya Sal Jl Slop ana Uta )) si SA gamat Bird | Jang Pa Sai yA Ula pad Sella Slop matis yA sal saia 
IassA ola Pa ay» 


Ghufron Bkl 5 menurut keterangan yang ada di bajuri berarti tidak sah kecuali bila tidak 
merokok menimbulkan bahaya maka jual beli rokok hukum sah. 


Gimana kalau dishodagohkan kepada orang yang sperti ini ? 
AJ 3D 23 YAN ga 4 Sal ISI So md. ka yi SA 


» Sunde Pati 
Kita Lihat Dulu Hukum rokok 


JA NAS 3 Sara Iikny IS La da OY Ilaniul p& Ja dah Adaa Y SY Sy All Ola ata J3 (WB Anin Y ga Y, Op) 
ISI LAS al Anjani AS) Tapuna denga Iisa 3 AS j1) pil! lag OS ISI LAS agan gl Anang AS Ja og 0 Ai Masal y ola IL 
0) MP ji Il Allan Abi dora Le Ag jada OS 


Dan tidak sah jual beli yang tidak ada manfaatnya, ada yang berpendapat rokok itu termasuk gak 
sah jual belinya karna termasuk barang yang tidak ada manfaatnya bahkan haram menggunakan / 
menghisapnya karena adanya dampak negatif dan pendapat ini dianggap lemah / dlo'if.begitu juga 
pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dloif / lemah..dan pendapat yang 
mu'tamad / yang bisa dibuat pegangan yaitu sesungguhnya hukum rokok itu makruh,,bahkan bisa 
menjadi wajib jika tau kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif pada dirinya, kalau sudah 
begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah..kadang juga hukumnya rokok tadi menjadi haram 
seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafagoh keluarganya atau ada 
keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya. | Keterangan dari kitab 
albajuri juz 1 hal 343 cetakan alhidayah |. 

www.piss-ktb.com/2012/04/1418-hukum-merokok.html 


? -Boim Nizta- 8 YA yolssll 

Jadi intinya menurut saya karena rokok mempunyai hukum tafsil. . 

1. Hukum tafsil pun berlaku pada men-sodakoh kan rokok. . Seperti saya kemukakan tadi, 
sodakoh rokok lebih baik kepada kalangan santri daripada pemuda tongkrongan. 

2. Owh jelas sedekah rokok mendapat pahala jika disalurkan pada orang yang dirinci td, krna bg 
sntri dapat menambah semangat untuk ngaji atw mutola'ah 

3. Sah sah saja . Dari itu kiayi pasti akan menyuruh santri nya buat beli rokok.. 

min babi hasanatil abror wa sayyitil mugorobin. 


Dalam hukum syar'i yang berkaitan dengan ibadah (sedekah) manakala itu termasuk Amrun Khorij 
(perkara hukum yang diluar hukum masalah tertentu) tidaklah membatalkan suatu ibadah 
manakala ibadah tersebut tidak batal dari syarat dan rukun ibadah tersebut. 


Dan Kalau memang mabi'nya mendapatkan legitimasi dari syara' maka sah, namun jika di kaitkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2548 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan amrun khorij ( sesuatu di luar koridor masalah) maka bisa berdampak hukum haram atau 
makruh. 


Betapa hebat dan hati-hatinya ulama-ulama syafiiyah.. Sehingga mereka tidak berani 
mempatwakan, atau berijtihad mengenai hukum roko.. Dan lebih bijak lagi malah menjelaskan 
hukum tafsil.. Al aslu fi syain al ibahah. 


Ya hukumnya sah sodakoh nya, yang jadi masalah dapat pahala apa ngga ? Nah disini baru bisa 
d ketahui tafsil jika hasil roko dr cara halal dan di sodakohkan pada org yang membutuhkan sperti 
santri, yang mana dengan meroko dapat menambah hasrat beribada(ngaji) maka sudah dapat di 
pastikan sedekahnya pun diganjar.. Sbliknya jika di sdekahkan pada preman/pemuda tongkrongan 
yang biasanya sambil maen-main gitar..Sangat wajar jika kemudian seperti rujukan diatas, lil 
wasail hukmul magosid.. 


? Ibnu Lail 

1. Hukum bersedekah dengan rokok mengikuti hukum rokok itu sendiri dengan perinciannya yang 
panjang. 

2. Mendapat pahala atau tidaknya mengikuti jwbn ke 1, jika haram mk tentu tidak dapat pahala, 
jika mubah mk juga tergantung niat (innamal 'amaalu binniyah). Namun pada hukum asalnya 
sedekah adalah sunnah krn ada unsur menolong org lain (ta'awun) 

3. Sah (dg memenuhi syarat dan rukun jual beli). 

Rujukane ibarot2 diatas dari perincian hukum rokok itu sendiri.Ditambah goidah "annal ithlaag 
lilhukmi fii magoomit tafshiil khotho'un". 

Kalau subhat pake ibarot ini mbah "wa tukrohu asshodagoh bi maa fiihi syubhatun" (fighul islam 
21922). 


? Yazid Anwar 

Shodagoh, hadiah itu hibah, tapi tidak bisa dbalik. Setiap barang yang boleh dijual itu boleh 
dihibahkan, jawaban : 

1. Boleh shodagoh dengan rokok karna telah memenuhi syarat ba.i' , yaitu suci , muntafa'an bihi , 
dimiliki , gudroh ala taslim dan ma'lum . 

2. Masih , selama tidak ada Mannu wal adza .... Kalo masalah bau , mengganggu / tidak itu Ii 
aridhin bukan ain rokoknya 

3. Sudah cukup dengan jwbn nomer 1 


Untuk yang no 1 dan 3: 
kifayatul akhyar juz 1 hal 324 : 

ISS Yg Aan Zaalay Beko JS Ol del) 
kifayatul akhyar juz 1 hal 323 : 


Ai Ljlor dng jlor La JS). LM 3 Ius 


Untuk syarat mabi' ma'lum, yang perlu dibahas masalah bermanfaat / tidak, kalo buat saya 
bermanfaat hehehe. . Yang nomer 2 saya tidak punya refrensi . 
al minhaj al gowim hal 109 : 


UI at CS Lela pl Till colt 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2549 | 


Dalam pengertian hibah sudah djelaskan diatas tentang tamlik ainin dan rokok termasuk ain yang 
boleh dijual, ibarot ini hanya sbg penguat koment kmarin, hal yang mencegah dapat pahala itu al 
mannu wal adza, spt dlm ayat 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Kol HB Hoya Jah Ah Oli yen yag Lg MA metal OKO5 15) GILA pu CP GI See. 


Menyenangkan orang itu katanya berpahala. Saya sendiri kalau dikasih rokok seneng..banget. 
Bagaimana tuh kalau sedekah dengan rokok yang bisa menyenangkan orang lain, Apakah itu 
tidak berpahala ? Tapi bagi yang merokok. Kalo saya, sepupuku, tetanggaku dan bapakku 
(almarhum ) sangat seneng kalo dikasih rokok. Jadi boleh dan berpahala menurutku kalo yang 
diberi memang tukang hisab seperti saya, kalo saya lebih suka dari pada dikasi uang seharga 
rokok. ibarohya sudah sangat jelas di atas, bagi yang mengikuti pendapat yang boleh silahkan tapi 
jangan paksakan pada orang yang suka rokok karena masalah rokok khilaf dari ulamaknya. 


GEN 332 La Fail apa HB AH gpai JEAI DBLAO /B) meallah! ISA Cp HUM 3G, 
2 Ghufron Bkl 
1. A. Bersedegah rokok sah/boleh karena rokok sah untuk di perjual belikan : 
SLS LA ganag Y An aan Y Ly dit LD Ang Tp UU JS OI ag Sue lih Jet USU Lag panas one Ll Adi 
YAN EN OUT dilel 06 S3 3 Lan Yao Yg Tan Aoa Abake JG VI £Y oddUdlI 


B. Mendapat pahala karena rokok merupakan harta : 
duasY 
Dan juga menggembirakan hati orang : 
2gp! Ileng 


2. Jual beli rokok hukumy sah tpiharom dan harga/uang yang dihasilkandari menjual rokok sangat 
makruh, : 


AYU Gp one Ray Baplb Aa S Upik 0 S1 JW gemar 3 01 dang Il Mba PL II ab 


NB : kalau mengacu pda pendapat yang tidak mengharomkan orang berarti jual beli rokok sah dan 
tidak harom. 


Pemahaman saya rokok / tembakau tidak termasuk kategori RODI' krn illat kemakruhan 
bersedekah dengan RODI' di sana adalah org yang menerima sedekah tersebut kurang menyukai/ 
tidak menyenangkan hati, bahkan bisa timbul persepsi tidak baik (tersinggung)nya org yang 
menerima, dan hal diatas tidak terjadi pda org yang menerima sedekah rokok 


Perkara yang khilaf keharomannya jatuh pada hukum makruh. Khilaf yang kuat dalam hukum halal 
| harom maka jatuh pada hukum makruh : 


AN gp ena Ata LA SU Anis 0 AU 3 ih SE II 


2 Hasyim Toha 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2550 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagaimana hukum bersedekah dengan menggunakan rokok ? jawaban pembukaan pake Hadits 
dulu : 


LI Dp mt an Lea Of ceah UL AI Ja Up ea gr ikat KA Bika Lele KA ala AN Jan JU 
alam yf ob Saat GAS Ji aa el PLN na 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak seorang pun yang menyedekahkan 
hartanya yang halal -yang mana Allah memang tidak akan menerima kecuali yang baik- melainkan 
Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, meskipun sedekahnya itu hanya sebutir 
kurma. Maka kurma itu akan bertambah besar di tangan Allah Yang Maha Pengasih, sehingga 
menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan 
anak unta (yang semakin lama semakin besar)". (SHAHIH MUSLIM). 


Sekarang giliran dalil Al-Gur'annya untuk jawab no. 1 dan 2: 
af if uda sn Dan an sana eka Un seni aa S Ca jati kaan ng 2 elok ea Naat (gl ut 
CK & Abi Of Iyalely Aga Iya 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 


mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (AL-BAGOROH 267). 


Di atas ada yang koment tentang hukum menjualnya. Menjual adalah memberikan barang 
tersebut pada orang lain dengan pamrih hasil, sedangkan bersedekah memberikan sepenuhnya 
pada orang lain tanpa pamrih, tentu hukumnya lebih jelas. 


Minimal hukum rokok adalah makruh... karena tidak baik bahkan merugikan kesehatan kita tahu 
itu. Oleh karena itu hukum bersedekah dengan barang yang tidak baik hukumnya minimal juga 
MAKRUH. Bersedekah dengan barang jelek saja dihukumi makruh kalau memang tidak ada 
barang lain. Apalagi yang nyata2 makruh digunakan dan masih banyak barang lain yang lebih 
layak digunakan tidak makruh. 


Contoh ibarot (ROUDHUTTHALIB BAB SHODA@OH TATHOWWU : 
BOS SB ab Dami OP Oi An Tadi Gang Vo) ISP oh EL K1) 


Di atas, barang rodi' itu perbandingan saja... itu saja makruh... apalagi bersedekah dengan barang 
yang tidak halalan thoyyiban. dianjurkan bersedekah dengan barang halal yang tidak ada 
kesubhatan di dalamnya. sebagaimana Hadits diatas : 


Lab Y) Jae Y cab Of 
"Allah itu Thoyyib, tidak menerima shodagoh kecuali yang thoyyib". 
Dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi disebutkan : 


SRS yag UAtli ye agl at Ulas AI Ain 3 Maba 3 oo IU KLab VI Jak Y cab AI Oh Ielay ade DI lo dp 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2551 | 


PSSI Galang OlYI AE Aa Lal ee ega ary CE ya KN Bola BSI Kedai Jae cone 
ISU g Hg phi Ol Ady Cap ya BUY 8 AI SIH ya BUSYI de LAI G9 ter 3 ab rai Ur CM Ui 
Ad Read Y Lae Yo 0 Ol aka EMS A4 Unyalklye 


Mengenai ini dalam Kitab Al-mausu'ah Al-fighiyah disebutkan : bahwa barang yang disedekahkan 
harus berupa barang halalan thoyyiban, tidak boleh dari brang haram atau barang syubhat. juga 
harus berupa barang yang baik, bukan barang rodi yang tidak baik. demikian agar tercapai 
maksud dari shodagoh itu sendiri yaitu berbuat yang lebih baik dan pahala yang lebih besar. 


Ag JI ye No LE ALI Ol Lg aa (533 mil Jan SN JW IA Garasi — 20:14 Gara WU 
Ag Sana! OS Of aa US did Ad WTA ya OS Yg AI JII ya 0G Ol 4 Gunadi JW 3 ed BANI 
Ag Jagery ll me de Ika am Ula) Y dlaker Ye (2) . 


Ref (AL-MAUSU'AH AL-FIGHIYAH) : 


(23 SERA may SAI 3 LAN 298 — 295 | 2 PWI IE) 24 | 6 $ yani 261 2 spaie sal 
164. 


Abu Zaki 2 Anggapan rodi' pada rokok itu, pasti bukan harga mati. karena persepsi pada 
rokok tergantung pribadi masing-masing. 


- Bagi yang merokok tidak jadi penyakit dan memang pecandunya maka akan memasuk malan 
jayyidan, dan ketika di sedekahi termasuk Idkholussurur. 

- Tapi bagi yang apabila merokok akan menyebabkan penyakit dan dia memang tidak ngerokok 
maka pasti mengatakan malan rodi', karena sama baunya saja gak mau, dan ketika di sedekahi 
pasti gak mau. 

- Rokok yang tidak toyyiban bagi yang menjadi penyakit, buktinya ada ibarot yang rokok mubah, 
sunnah, wajib. dalam Majmu' Sab'atu kutubin, tapi gk bisa nulis ibarotnya krn fc gak sekolah 
madrasah. 


Untuk ibarot kang Ibnu Toha, memang betul sekali, tapi juga tidak langsung mengndikasikan rokok 
termasuk rodi'. 


Brojol Gemblung ? Kata RODI' itu biasa dibuat perbandingan dari kata JAYYID... Ini 
biasanya mengarah pada kualitas barang bukan pada sifat dari barang, andai sifat maka 
kata yang dipakai biasanya THAYYIB, HASAN, HALAL, dsb. 


2 Brojol Gemblung 

Saya fikir maksud dari ibarot yang kang Ibnu Lail & Ibnu Toha ajukan adalah barang yang 
dihasilkan dengan cara yang tidak baik, sehingga predikatnya adalah barang haram atau barang 
syubhat. Ibarot di atas tidak mengindikasikan dzatiyah barang itu sendiri, kecuali kata ini : 


HS Saad MusasA Moxge 


Semisal biasa merokok Malboro eh pas bagian mau sedekah menggunakan tembakau lintingan, 
maka berdasarkan ibarot tersebut makruh hukumnya sengaja bersedekah dengan barang yang 
jelek karena firman Allah : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2552 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Io BU Up) Su SiS3 3) Lal Sang 3 


Begitupun makruh bersedekah dengan barang yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, 
seperti barang ghashoban yang kerelaannya masih terkatung-katung ataupun dapat jatah beras 
bulog dari pemerintah lalu kemudian disedekahkan, maka ini makruh karena di dalamnya terdapt 
syubhat. 


Nah sekarang kasusnya rokok, rokok itu bukan hasil ghashoban bukan pula curian, uang yang 
dipakai membelinya juga uang hasil kerja tani, tembakau juga bukan barang najis dari aspek 
dzatiyahnya, ia disedekahkan atas dasar Thibin Nafsi, hanya saja rokok itu mempunyai aroma 
yang tidak sedap. Namun bila memandang dari sisi ini Tsaum & Bashal (bawang) juga mempunyai 
aroma yang tidak sedap, dan sampai saat ini belum ada yang bilang bawang itu syubhat atau 
apalah sehingga andai bersedekah dengan itu maka makruh. 


Sudah jelas syubhat itu apa... Namun bukan syubhat namanya kalau kemakruhan rokok itu timbul 
karena syiddatil khilaf tentangnya atau karena faktor mafsadat yang relatif kecil dan tidak seketika, 
berarti ini jelas bukan syubhat. Kalau mau jujur ingin membahas dzatiyah tembakau maka ga'idah 
yang pas ialah al-Ashlu Fil Asy-ya' al-lbahah dan Ashlu Kulli Syai' Thahirun. Memandang pada 
dampak mafsadat yang tidak kontan maka bukan hanya terjadi pada tembakau, tapi juga pada 
barang lain seperti buah durian, dsb. Siapapun orangnya kalau selalu mengkonsumsi buah durian 
tersebut maka 3 sampai 4 bulan kemudian akan berdampak kelesterol yang tinggi, kendatipun 
demikian tidak ada yang mengatakan bahwa durian itu syubhat... 


Nah sekarang kita tau betapa rumitnya ulama terdahulu dalam mencetuskan hukum, dan betapa 
mudahnya orang zaman sekarang dalam memvonis sebuah perkara sehingga ga'idah yang 
dipakai ialah Gebyah Uyah Podho Asine.. 


Jika ada yang mengatakan Rokok mempunyai bau yang tidaksedap sama halny dengan 
bawang..? Tapi apa rokok juga punyamanfaatnya (sprti bawang) selain hanya menimbulkan 
gangguankesehatan...?! Mari kita kembali ke IPTEK : 

. Merokok Mengurangi Resiko Parkinson 

. Perokok lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke 

. Merokok mengurangi resiko penyakit susut gusi yang parah 

. Merokok mencegah asma dan penyakit karena alergi lainnya 

. Nikotin membunuh kuman penyebab tuberculosis (TBC) 

. Merokok mencegah kanker kulit yang langka 

. Merokok mengurangi resiko terkena kanker payudara 

. Nitrat Oksida dalam nikotin mengurangi radang usus besar 

. Efek transdermal nikotin pada kinerja kognitif (berpikir) penderita Down Syndrome. 

10. Merokok baik bagi ibu hamil untuk mencegah hipertensi di masa kehamilan dan penularan ibu- 
anak infeksi Helicobacter pylori 

Sumber : 

http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id-17075 


O DWAID AK ONH 


2 Pedagang Roti 
HI ad : 


kei konseli Lala j1 SNI: dang Ragi ya Kail CA ala, 3 S3 geni AA Fanbi Tetidel elgih Uya AP S3 uya 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2553 


Blishenlaoutal £L SUS OS JS panai BY. 

bala elo AI Syay ST el ye Ai Lsab Loji Ullantal 32 oeil maslas Lele Git cam ya di GUI 
Ulos Lila sledill GUS Alta) SUS 3 km AMS y lb Bil pakagag jikay Kena JS 3S ebay . 

Say Ay ASN 3gp Ja Lay LAI KAA 3 Kop d3 hantu Sail Gal SSP AS al, OS 1 JI 
Coil! Roni) OT palang (Att 3 Sak) Gelomana jin) Ud jineli Dry Lagi JST uya) Legaya pile 2 Lagoon 3 Ula 
AI (S3 AR IST yag IMT A5 Lallana SSI GA di All BNI Mala das ad Iga Jual) pg Uya dal, il canng) 
GL Sisa da2 AI ol) al ye du Gulali ol). 

Bri Jai ole Gipl 2 all Ad Ja al ya Il ea ai Ah Ud BM AT AL. 

ab ale pp sai Ie Sal AI Ol "alay ale Al ale adl IU" 


Dengan berdasarkan hadts nabi di atas dan berdasarkan innallaha tayyib layagbalu illa 
toyyibanmaka TIDAK BOLEH JUAL BELI DAN SHODA@OH ROKOK MBAH. 


Seal AS aon OS Lho AI Oya y: damila JUAL SA me ed Fed! deni olg3 yag: Ala cma 
dee AI Segary RB dalan pl ye AA Cegla plpnyag jika dik AS eka ly Ke Al AnjUS Sa HIVI da5 dan 
J3 ASI PLS 313 Op le JM! Gel ora BAN Sg JUS ya yady 3 JB (ing Kama JS 02 lang tele dl 
Aline NI yag 4 Ole: As Upale JO so: Lautan plat Randa oya Baen yg 30 AS daa 3 pisa Of elalal! jam S5 
Ag Sai pd Ade oya Lag gala 3 Real, all om US El: Real. US og dy c AI: ASI. Lalai 3YUN pe) Us. 


A6 AI Sala pg Mao Yg oo Y" #Jgi ly Ale AN be ily Cd il ya Dlakud! ya Ole ye 
PNgg AN Ig ea 4 SI pal ab dy Of pegal Tataka dadi Kaum ll UNI eyad (MJ 0) pp Gelang cLABYL, 
AM gap AT Gol AU Asli out epeall, 


an lur: Kiik Ualale TP ASp Has Ibng- as) Tega JA ya 98 gl ale Kura Tega AS jasa SJ 

naga - Jha. piala KIKTG 3U jl JUS jasa 1 JA Yalad s3 ya gl iy Sy sa lt NG Dasi La YA 

Tari A63 aj AM AS jin AI kaan cl Salin 3 & all asi ) s6 Umparitral Was Y s3 24 

Dada h 39 adu 34 yaa yaa IJIN glkiaSa Ad Ll Yama HN LSI ad, 1, SI Aa kesimol la Y 

Sa ga Kal 3 Yaalyy SA IYA ISL) ol Ma Asa gl | L AR Jua sal Wa IN lala 

gUsolea Wal gn, sila Ea JS ya N9 SG a0)lB slagp ssiga Sia kal, an Ik) 1G Ara AJ 

Wit) ABI 9 ya Sg V3, Isa Sx &., Iri jaly AS 4 Ip! Nyus ayal Han) gal EPA LLa 30) Sad MJ 

MSI shah tega AS YG AAA gkssa yA 9S A HE ilad Ds bm) Jua Imas San Pata Is Am KS 

SN ak Yama Ny aioA ala LL 3Y Near cal dg say gp LA 3Y alay agy Ala AJ Uadhon 

Salipaaya 13 Jala 8 3g ka y ligalala laJ kal, « Syawal) 3 4 - kia M3 AA) ga Sus) 

giat) olla Da | ga kal, Sp Hi eides kila cl sala late Ust SJOL |Wa cl sai »l kite 

sa GA au - La Akan Al « sg SU) AA Lb Isals JA ISal JUS) Ia» AI Laga Y ova Ya 

IP JI ya IA pi anna Wa NYASL ) Liga al sala 0 LAN YAA NY ana laralp Wasliga cl sainga 1) 

AN jasa sla pas Yitual ) TA ku) Uas Y ana yILN pang YAN al ala JG Siap 8 9 MX PA Ag go Mal pal 

Bo) BA gonad gara gal Lagu clalaA galid oi sadind lau gara SasASlAA | |x 13 yg Kan 

saus gfAilatin yha sar) soal yaiA ga) phanased Ilarlayiy Yasa jl aa Al 3 Jay AA IY ASI Ily aleil Uali Je, latilae 

BJ ang UM Cb la gala play sll las gasigak ag 3 bata Sapi ls da 
Ward “uk SPN sala: yag F1 3 yak Ig y ani KJ ya gd Wa. Illa ala alas 2S Aas. 

bean Ig MW By Lia W IYA f7 Lasinal Usily sal | jhon gl gia Wetala js jig ai) Usigle day BU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2554 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aka AL unt Intan 3 MEA Sao Wo Undang sel lin ja Gilas ya ali Jalla 
liga AN ee sal kam aS) nu kei ea) -A salad Litnga 2Xxgl NISsl , Iaat puuleale Wan) gatal ay 
Yel aglol , sawalloe Warlayy gawd Akillanilayye 33) Lay Lusin lia yaa 3Y 3 pil daal 8) pilo 33 Ay) 

SY aga Da setau da al Ui Su 7 MIS 30 gadi 5 Lag MUA USUL aga Uda) 2gp A8 sg Wilua 

d pallallany ap Halo Um joe gila Jlasuln Dial) giluali) gigi KalYanl) al lia) AA.) spul 33 
seakan yA laa Ny EL AY aisel cuy USa) glla 1) gange SIG JSI Iga aim Lal ala Hi potd gd 3 3 Uang) 
SUS go alta (-3 


2 Ja'fu Hdr 

Hukum merokok ada beberapa pendapat di kalangan ulama : 

1- Boleh/mubah, dengan pertimbangan tidak ada dalil yang mengharamkannya dengan jelas dan 
tidak berbahaya pada kesehatan serta bukan termasuk muskir (perkara yang memabukkan) atau 
mukhoddir (merusak pikiran). 

2- Makruh, dengan pertimbangan tidak ada dalil yang mengharamkannya dengan jelas, hanya bau 
yang tidak sedap dari mulut orang yang mengkonsumsinya sebagaimana bawang merah atau 
bawang putih yang mentah. 

3- Wajib, jika membahayakan jiwa ketika tidak merokok. 

4- Haram, dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Rokok dapat membahayakan kesehatan, menurut kesepakatan para dokter menyebabkan 
kanker, jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Ajaran islam memerintahkan untuk 
selalu menjaga diri dan meninggalkan segala yang membahayakan, sebagaimana firman Allah 
SWT : 


entamouadi Kam AI DI Iejiml KGAI II Sal Las U, (195) 


“ dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (al-bagarah :195) 


Dan hadits Rasulullah SAW : 

"Ipa Uye S 
“ Janganlah berbuat sesuatu yang membahayakan, dan jangan membalas dengan berbuat 
sesuatu yang membahayakan” 


b. Pembelajaan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan kesehatan. 
Hal ini adalah bentuk isrof atau tabdzir (pemborosan) harta yang diharamkan, sebagaimana firman 

Allah SWT : 
Noya AP ORA DS CLEAN DN pet NAS yha DL (206p Vit AG Up Jani Coal Oma Lime AI 1 of 
27, 


“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 
orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 
adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”, (al-Isra' : 26-27) 


c. Dapat merubah mental dan watak pecandunya. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2555 | 


KETERANGAN : 


Pendapat pertama, rokok adalah mubah karena tidak membahayakan kesehatan, maka telah 
menjadi maklum secara medis bahwa rokok sangat berbahaya untuk kesehatan baik dalam jangka 
waktu dekat atau lama. Sedangkan mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan 
haram menurut kesepakatan ulama'. 


Pendapat kedua, rokok adalah makruh karena tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya. Oleh 
karena itu, jika membahayakan, maka berubah hukum menjadi haram, bahkan wudhu' yang wajib 
pun menjadi haram jika membahayakan. 


Pendapat ketiga, rokok wajib ketika membahayakan jika ditinggalkan. Sesungguhnya pendapat ini 
hanyalah wacana yang berlaku ketika benar-benar terjadi sebagaimana keadaan di atas. Oleh 
karena itu, tidak bisa digunakan sebagai dalil kebolehan merokok, bahkan makan bangkai menjadi 
wajib jika tidak memakannya akan mati. 


Pendapat terakhir, rokok haram. Pendapat ini menurut kami paling shohih, ditinjau dari dalil-dalil 
lebih tepat, lebih berhati-hati (ihtiyath) dan untuk menjaga kesehatan, nikmat yang teramat mahal, 
serta menghindari dari pemborosan (isrof). Allah SWT berfirman : 


2. cw W 2 0. 9 3-0... w 0. a29. 2 20... 20g0. 0. -90- 0. 9 0 Bo-0g - 084-308 - . 0. 
AI Op ae Oo lai Lag Jamal ala CS Led AI om sd pe Ga pall Le J3 Oi Sa Ui alan 
(215) 


“ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu 
nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, 
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (al-bagarah: 215). 


Oleh karena itu, alangkah indah dan elok bagi orang yang tidak merokok, utamanya kalangan 
ustad, ulama' dan tokoh agama untuk menjadi contoh bagi awam meninggalkan hal-hal yang tidak 
berguna bahkan merugikan diri, agama dan harta. Rasulullah SAW bersabda : 


0. 0.09 -9 


0... 33 02 0 
Jay Saad ola) 4 dang U La AS 2 dl pula! yan ya 


“ Termasuk kesempurnaan islam pada seseorang adalah meninggalkan segala yang tidak 
manfaat (dalam agama) baginya “ (H.R. Tirmidzi dan Ahmad). 


Namun sangatlah ironis sekali pada zaman sekarang, orang-orang yang menjadi uswah / tauladan 
bagi umat memberikan contoh yang tidak positif dan tidak bernilai ibadah bahkan karena, mereka 
anak-anak yang belum baligh pun dengan bebasnya menghisap rokok. Siapakah yang akan 
bertanggung jawab di hadapan Allah nanti di hari kiamat ?. 


Al Habib Abdullah bin Umar as-Syathiri berkata : 
(iyanai Jantan Ob Gi # —) Blh 3 BN eat 


Kamu menilai bagus rokok di mulutmu, namun kamu malu menggunakan siwak. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2556 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Pd 0... 290 0 0 0.90 WIL ow 
C— 5 Jadag UI B5 Hye Il 3 al ir ah 


Padahal syari'at dan medis benar-benar telah melarangmu dari penyakit (rokok) itu, dan dengan 
menggunakan siwak keduanya (syari'at dan medis) menganjurkanmu. 


MH sa II It JH OS Lai 3 Ss 


Jika kamu membalik kejadian di atas, maka lebih baik bagimu, namun yang terkutuk (syetan) telah 
menyesatkanmu. 


EN pb CE PIA Cai a KE 
Berapa banyak engkau hamburkan harta yang bernilai, seandainya saja engkau sedekahkan - 
wahai sahabatku- untuk kebahagiaan akhiratmu. 
260) | Bs yaaa JKT Sai JL Yg GJM Jb ABI) Ah SP INI gadi uya Sya Bl 3 @lnjopad pal bo 
LAS GO pad Want RAN SAS AI Aa Val HERI JUS Fat oya Rail Ape il 23) Ibr ya Ing 33 le Ld 
Oa Ge aa ta Ita oya abg Lagis Sasar oa jas og ani bil 2,3 
Aa RSI Jade ah Jamil ati st 33 Sbb AU SI RAL 2 ya de Ox Ul dya Jas Un ya de ii Je, dlu 
(rt) e) Gl JE3 (gak 4 sala ONE opal dis SA e) Hp S3 ajal TPI NA yas e) Ol3 ya S 
O yaglas Olajl AT 3 eat gb ana UT 3 ea JB SI RAI amdal Tg yaa Way 2gil SAS CAN (NS ya Sl jAlI 
Sei HS elly Sena ad IE Keladi ya LA Rab IBI GA ega Donal y MAL Al ya GP Odia eR3 Oli Nila 
oa HB 3 OLYI Garoa J take Jap or 5 ily 1 JG 


AI Kikapr Bat UI) JUL AI glory 1 adl y 3D dala JL. Wlpay Lalai y Lgu oya yag SO adl Jp La pita 
kado Cl ts SAI) Ol 2G orak Gian wang TN GAS Wati Ae SAI jam ep JA AAA Ie al) —l Lasula 
Cdi eh Sl VI pak! 0G 3 kd HIU ly II Jah Lo rebus ly SL Lab ega al JT HST yang Tilas OS) 
OS) SY al) Haa J JEy led oh G Rey SINI Asas Of 1d JEy 3 Ole ae Eos Ga ubi, 
HSSKN SI IBy — Ata AB HJ AI Sai Ale Ill GE Of JB Aya Aa and Ill Gbu OS ASI Us 
#3 Ia Rn ae el ya Olga Jah al PLN ajal Ae Ha 

BhynalU Ld gaby kjy kakiny Corong Cg a3 Sada SNI Sila panam JB 1 Ala OLI db pmdl Jb £ aU 
al Mad SU UAS ISI SAS Role LL JUS gam Iikag JG jl Ula & jual Jglan d ISP Il Eh 
Igo 9 DU, 2 yi! OpINg KN SAB pen Kadi RN) Lal gama Y ika Ribang Ae GO 
Segadl ALA IU aa 

Ba Fa ME SK 3 eleki Ua3 AR 1 Cree Aang pra? Al Urea AS-1184 183 yo dapil Raba! 20 ya yA 
OS Pal da V3 yah GAY UN ab: 

Iga GL Unbid Udi yak Bra IS 3 la Paya DS Males latah 3 Ka V0 II Hnin ad 1 oU eL 
Pama SI Of POM JI Ab da Hp Aly, Ka ya OS game Leg By AL AS yag AL rah lakon JAN 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2557 


Wani Kang LS LAI Oni Ola! 8 png RI DUS jan Ja PELAN oya HS Kom dil 2 Ca 0d de 
SN KAS ANA YI Ala HI Jas SUS LA AE LSN jai Ay. A2 ati meliy Jlal AeLA Ady, gal 
RN SI Ilantul 0 rel ee 5 1402 /5 130 3 27 gd e2dhU RAY Ann 3 Ai GI 2 Ma 
lab, ll 

ASI id ya ami dang BIA GA by SAN Ol ah ja pAEYY 0) ema PSV bul II eat A3) 1 Ud Rel) 
Aila yasy & mill Aly Ae ar ella Gl OK Pl Ai dy ILY AYI 3 HPV OY adl ea 

og aga al nadi Ae Lal demi, kal ST oya Sy yaa Aoi ya pad aral S II AT Un, 1 adl dal 5. 
V1 3A0 de pr eat 2 AI Ronao Ae Sepeda no ea Ed UAS asal SI Jah Lila Raeboll Aeon dl ya Lal 
ta) SLAII rm Aly Cree Tedi AA ya Ojak tata La Lely ,k0m0 Aly dad Ol and MY 3 
Hg Hoa po esa MS ye AS (SAI Olla ya Lang lalagi OS Of pulai YG ALI Gale ya MIS pE3 adil 
oral FYI 

AB mna JW Jabal abal La ya SI SL Ole ag AS Lelo yel Ulin) datar AAL Gumi 39 (2 | abdi Haa 
Olla SAI AS enor Agita Dl 2 Cena ML da Okta JI SLISI Ol plak! yag Ola YI emer de ol G sb 
AI Jyury Lego gag HS 3 en pil Sel) ly detag pp La JS) CAllarniaal Ra pny AB yng jk PSU OT 


Ae Yg ee 


30 - w- oe 3... 9 340 - 0 LB. No - He 8 2... Lg Tm sen AO 1. OLX. 3 3 2302 
dang Al Aas ajlsg JB OU ) yeinadi Ole jas dad La DU 6 pd Aa ag U Oles dng (yo Imes)y Ui 


SI at ea Sad BO 4 BI Ah 3 Lai Aly ah Ope Bomb Da eh sal LA Iyo Ol ip 
el jak Uel UJI Una SI pb uh ip SA iyaa ad sa Lama! SUN otl Ol Ui 
£ g 2 2 : S Bad 3 4 ig NG 5 Aa sedan ana Oi 


Maa an ea ne an Bani 


2. w. Me 0 Mw 2.9 3 2 Lw, W 00. 3 40-09 - A20 LA 01 A0 — - 0.0 0 2 2090 WA 2. A39 
& adl omaally Ja aa tag dl II ye JAS Ud yeinal Olsall Lap play ding (Jill af On has Lee 33) 


“ 0 . 308 5. 3. 90 38 WS u9 SW 8-20 “ c0g0 - . 3. 0 .. 2.09 
Gpsb oral! gilan U date Jator USAI oyadi oral Sad 1 el JB Oni Has V1 dpp JA. Gladi 


Ape Hp) JAN JA ME BILA AS ba 
Lang Jill bo Jl JALAN SBN) 3 AE Pe up 2 UI salt SJ af Je Jas Demi, £ ena 
GNI Ea . Mena Nara SI 2 7 : e 3 £ £ :, 3 1 vs w if 


Maan) BUSI Gal Ujang Val BAN oa Of le Ika 75 Ip 3 Ab U Jalu Ud ob Guy oi 


0. z - 9 PN SH ad 0 0 Pad 3 3 0 e £ j9 20 0 0 02 000. 0. Pe BIAN Oa aan au 
Ayah 4 ontel Val yag La ato oya Uy pegal oya Uy IL Kadi Gi ja Emang AA Se Jah Jb Uas Ot dog 


Tae, Idr Lupa 


HE Jl, IU aa Aka UJI Alah ala Gl 33 


SI Yaya Ah Goro IS) ea ya dai ye PT Yg 0 Lam Ill Bond "JG (3 Saung oa al Raat 
Ad IVAN colewd Juta 3 JS JW CI dah TAAT, tika pny Se Ah akad Takeoily CHI Hkg Agak nyi Je 
Jeei PES apl dika jl alis Dm ob Tie ta LA ae Ol ai ybs SA Cia II NI ata on al, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2558 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


siy dil dadi HA ala Jar Cegah Jintan IS) LS 6 pian 0 yag Ja 2t LAI Uban Ab) canda Oh Ona, Ja Pal Je 
Re 3 SBI SEN IP tag yah YAN LI ya De Keany Call Bro pb kenlemid (Sad ob oh Call Wal) 
dal SU ana 


2 Muhajir Madad Salim 

Saya sebenarnya ada ditengah-tengah di antara dua pendapat mengenai rokok. .. Menerima yang 
mengharamkan sekaligus yang membolehkan... Mengapa saya selalu lampirkan ibarah, kisah 
tentang keburukan merokok karena Jika menanyakan sebuah hukum yang hilafiyyah semacam ini 
maka kedua sisi mesti seimbang..dan saya rasa hanya saya yang menyertakan sisi-sisi 
keharamnnya... mengapa saya kekeh demikian, karena pertanyaan SAIL nantinya pun mesti 
dirumuskan jawabannya sesua dengan kenyataan HILAF nya merokok... Keseimbangan demikian 
yang saya inginkan... Saya takutnya nanti hanya disimpulkan dari sisi makruh dan jaiz nya 
saja...ini tentu tidak bisa diterima.. 


Saya menerima kedua-dua pendapat baik yang membolehkan ataupun yang mengharamkan. 
Karena kedua -duanya keluar dari para ulama yang mu'taman yang meskipun bukan mujtahid 
tetapi pendapat para ulama yang rutbahnya Mufti bisa dipegang , sebagaimana seorang mutti 
tiada sahmenjadi mufti kecuali telah mengusai asas-asas dalam mazhabnya.. 


Brojol Gemblung Muhajir 5 yang saya tau mufti setelah era Ibnu Hajar itu tidaklah lebih 
dari seorang Naagil Gaul 'Anil Madzhab 


Itu baru asumsi sebagihan ulama mengenai rutbatul ifta' ...malah dim ranah ijtihad mutlag pun 
ulama berbeda pendapat apakah telah hilang ataupun tidak ? Sesungguhnya derajat Mutti tiadalah 
sekedar naglul agwal saja , jika kita banyak mengenal sosok-sosok yang diutarakan dalam Kitab- 
Kitab semacam NURUS SAFIR atau kitab mutakhirin yang lain... Alhabib Abibakar bin Abdullah Al 
Aidarus Al Adaniy menyatakan dirinya mencapai Rutbatul ljtihad.... Suatu saat ketika seorang 
murid mengisykali pendapat Alhabib Thahir bin Husan dan si murid berkata ...ya syeikh, pendapat 
tuan itu bertentangan dengan pendapat Ibnu Hajar ...Alhabib berkata ... Kamu itu lebih memilih 
pendapatnya Ibnu HAJAR atau IBNU BASYAR ?... Intinya...Wafaugo dhu ilmin alim...diatas langit 
masih ada langit. 


Kalau kita bisa menerima pendapat Syeikh Ibnu Hajar alhaytami mengapa kita tidak menerima 
pendapat Al Adaniy ? Mereka satu zaman ...sama-sama mumpuni keilmuannya ? Artinya dalam 
derajat kita menerima pendapat yang membolehkan merokok pada saat yang sama dan derajat 
yang sama pula kita mesti menerima pendapat yang mengharamkannya... Dan keduanya ini 
sama-sama populer Iho dikalangan ulama... Tetapi dikalangan mutaakhirin Syafi'iyyah memang 
lebih condong mengharamkannya ... Adapun ulama kontemporer di zaman global ini seperti 
Abuya al Malikiy , Shulthonul Ulama As Syathiriy mereka dengan keras mengharamkannya , 
sebagaimana fatwa guru-guru mereka... 


Yang bikin rokok berbahaya bkan nikotinnya..tetapi aditifnya,kenikmatannya yang memabukkan 
hati...jika hati sudah termabukkan oleh selain Alloh maka hati tiada kan bisa mengenal 
Alloh..wainna abadan nasi lagolbun gosi.,jadi jika anda merokok tetapi hati anda tidak taallug , 
cinta dan tergantung wa termabukkan dengan rokok maka silahkan..tetapi jika tidak , anda dlm 
bahaya yang teramat besar..sedikit sekali seseorang yang bisa terhindar dari candu 
rokoknya..karena dmi alloh..rokok itu nikmat sekali... 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2559 


Nilai lebih Hukum MAKHDHUR buat Rokok dibanding Jaiz . Pertama : Jika ulama yang 
memperbolehkan merokok dengan dasar kaedah-kaedah Fikih maka pada manhaj yang sama 
Ulama yang mengharamkan rokok pun dengan kaedah-kaedah fikihnya pula. Tetapi nilai plus 
yang mengharamkan adalah : MEREKA DIDUKUNG OLEH PARA ULAMA YANG TELAH 
DIYAKINI KEDEKATANNYA DENGAN ALLOH | para Auliya' Agung| seperti Al Haddad , muallif 
Nashoih . Ad Dabbagh | Seorang Agthob dr MaghribJ dan masih banyak lagi... Dan juga yang 
melarang rokok pun dikuatkan oleh mimpi-mimpi shadigoh yang menyatakan Rasululloh tidak 
menyukai rokok dan hal sedemikian itu tidak ditemukan di kalangan yang memperbolehkannya. 


- KISAH SEPUTAR ROKOK DAN ULAMA - 


Intermesho. Pengarang Is'adur Rafig Syaikh Sa'id Babushail menyatakan bahwa sanya siapa 
yang merokok dan 40 hari sebelum meninggal dunia dia belum bertaubat dari dosa merokoknya 
maka dihawatirkan dia meninggal dalam keadaan SU!!! KHOTIMAH. Karena itu mumpung belum 
terjadi, ayoh, antum pada taubat dari merokok dan yang sudah kadung punya rokok berbungkus- 
bungkus , shodagohkan saja kepada saya. Siap saya menerima shodagohan antum semua. 


@ola Sayyidiy : Wa roaytun nabi Shallollohu alaihi wasallama khorijan min ba'dhil buyut fi Syiwun 
fasaltuhu fagola Ji'u liakhdhura maulidan fi hadhad dari lakin Roaytu fihit Tambak fakhorojtu .... Al 
Imam Ahmad bin Hasan Al Athos berkata : aku bermimpi melihat Rasululloh SAW keluar dari satu 
rumah di kota Sewun lalu aku bertanya apa sebab , beliau menjawab : " Aku datang ke rumah ini 
untuk mengikuti Maulidan , tetapi aku lihat disitu ada rokok maka akupun keluar ". | KITAB 
TAZKIRUNNAS hal 270 |. Bersedekah kog sesuatu yang tidak disukai kanjeng nabi ? Bersedekah 
mestinya yang baik-baik saja YAA AYYUHAL LADHINA AMANU ANFIGUU MIN THOYYIBATI MA 
ROZAANAKUM. 


Masih tentang rokok : Suatu saat seorang sarif memasuki Kubbatul Hadhro dan hendak berziarah 
ke makam datuknya yakni Baginda nabi SAW ...begitu ziarah, tiba-tiba datang sang juru kunci dan 
berkata kepadanya : "Tuan , saya barusa ja tertidur dan bermimpi bertemu dengan Rasululloh 
SAW . beliau berkata kepada saya ...ya Fulan , bangkit dan bilang kepada cucuku yang sedang 
berziarah itu , Aku ,Kakeknya tidak akan pernah menerima kehadiran dirinya sampai dia 
membuang bungkus rokok dari dalam saku bajunya.." Maka mendengar perkataan itu Sang Sarif 
menangis hebat dan serta-merta membuang rokok nya dan bertaubat atas kesalahannya. Bagi 
drinya , tiada kemuliaan apapun jika Rasululloh enggan bersama nya... ternyata meskipun Rokok 
itu makruh hukumnya, Rasululloh tidak meridhoinya... Jadi sesungguhnya yang jadi masalah itu 
bukan Makruh , Haramnya , tetapi RASULULLOH tidak menyukainya... Ah...Adakah sesuatu itu 
berharga jka Rasululloh tidak menyukainya ?... Pamit , dahulu : 


Mengapa ROKOK tidak ada Nash yang shorih sebagaimana KHAMR, karena keberadaan rokok 
baru ditemukan sesudah abad ke 10 hijriyyah. @ola as Syaikh Abdulloh Ba saudan rohimahullohu 
ta'ala , Wakullu ma dhukiro fil KHASYI SYI minal khoba-its wal 'ilali yadh-haru 'ala musta'malit 
tanbagi warubbama LAU ADROKAS SYAIKH IBNU HAJAR ROHIMAHULLOHU KHUDU-TSAHU 
LAGODHO BIHA 'ALAYHI... idh lam yukhdats illa ba'dal @ornil 'assyir. | Is'adurrofig Juz 2 Hal 63 |. 
Kata Syaikh Basaudan, Andai Imam Ibnu Hajar Alhaytami menemui masa ditemukannya rokok 
maka beliau akan MENGHARAMKANNYA. karena rokok baru muncul sesudah abad ke 10. 


Suatu Saat Al Habib Abdulloh bin Umar bin Yahya saat beliau sampai ke Makkah dan beliau 
melihat seorang Ulama yang merokok di sana beliau menegur :" Hal semacam ini tidak patut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2560 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dilakukan oleh seorang Ahli Ilmu. Merokok ini bid'ah yang buruk ..Hati-hati yang muthmainnah 
pasti menolaknya. Dan akal yang sehat pun tiada bisa menerimanya ." .... Ulama itu membantah : 
" Gahwah yang kalaian anjurkan itupun Bid'ah!" .... Habib menjawab : " Baiklah kamu berkata 
begitu. Sekarang mari kita bersama-sama menuju Hijir Isma'il... Masing-masing kita 
mengeluarkkan bid'ah kita masing-masing. Saya akan menyeduh kopi di sana dan engkau 
menghisaplah rokok disana pula. Maka dimana para kaum muslimin akan mengingkari dan tidak 
menyukai perbuatan diantara kita maka perbuatan dialah yang keliru..." Dan Habib pun 
mengalahkan hujjah Ulama tersebut dengan hujjah-hujjah akliyyah belaka dan membuat sang 
ulama kembali ke jalan lurus sesudahnya... | Tazkirun Nas Hal 270 |. 


Kalau soal cerita saya juga ada Cerita nyata : 


Beliau adalah seorang Ulama, yang mana beliau selalu Istijomah melakukan sholat malam 
(Tahajud), beliau mulai tidur jam 23.00 dan bangun jam 02.00, namun sblum tidur Beliau 
menyiapkan SESUATU, supaya waktu Bangun badan seger dan tidak merasa ngantuk lagi dan 
dapat menjalankan Sholat malem tersebut dng penuh KHUSU',nah apakah sesuatu itu..!? sesuatu 
itu adalah KOPI dan TEMBAKAU LINTINGAN... Beliau adalah Ulama Besar era thn 70, yang 
membuat Konsep "al istigoomah Khoiru min alfi karoomah..Jangankan mimpi dalam keadaan 
Nyata pun Beliau Sering di temui Rosululloh saw... Demikian sekilas Cerita bila ada manfaatnya 
yo diambil, kalau ndak ada yo di singkirkan.. 


Sebenarnya saya pun banyak punya cerita para Masyayikh kita yang merokok..tetapi dengan 
penghormatan besar saya kepada mereka saya lihat titik lemah cerita-cerita para beliau ada pada 
perawinya...tidak demikian dengan cerita dalam kitab yang sahih perawi dan pentash-hihnya... 
Tentang Syaikh Alfadani, saya rasa perlu diluruskan jika beliau sama sekali tidak pernah 
menghisap tembakau (tambak) seumur hidup beliau tetapi yang beliau hisap adalah SYISYA... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/579667422056070 


2647. JUAL BELI SISTEM MU'ATHOH 
PERTANYAAN : 


2 ANnuur Gurrata A'yun ELfata 

Assalaamu'al aikum. Buat para masyaikh dan asatidz di grup ini... Ana mau tanya... Shahkah akad 
jual beli itu tidak diucapkan layaknya ijab gabul, namun hanya berbentuk surat prsetujuan / 
kwitansi atau tanda tangan. Mohon dijawab 


JAWABAN : 


2 Yupiter Jet 
Wa'alaikum salam Pada kitab Asna al-matholib 7 / 372 imam nawawi menghukumi sah jual beli 
mu'athoh 


Ie... 2 -.. Be X0 0 20 al... 8 9 - 0. B3. - 30 0 o X9 R00 & 00 Mo. 
SB) (SEMU) SAI) TAI pria (Aelmny Sg Oey ) Anna ya Jah U Jadi! SI ( Ubladdh ) gadi (Ana Us 3) 
o-4 o- 022 0 -.09 209 - ogo 2. 020 4 0. OLI 0 90 So. 0. Ja, 20-35 9 sda. — P2, 0 85 
Tere GS (pam ) Kila! BUSUI PLS HA per jad add DAS Las pd MU (ag Ul eng La) JS el (JS 
PPP TN ago peran Nai bna ena TA AP Coco... oX0 o- bera Taat “at eh 
(AS yag (Jg dlas ) je Jie Alekaa Leah Galah Pr La yag (Hina Blblaali ) pat (Jlpr Yaa) Ily, 
2 2. L...59 Lan. 9 Oe 200.2 35. BA 3 XX -9 0 30-03 2.0 PN) 0. @ 
Di Oki Gi La er JS LA GA ga ki Lg Jera) Alay oa ewe 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2561 | 


».- 0 8 0 3 3gp Ieeo — .. -.... Io 00 8g ..9 . a09 PI o- FE Lap PN) 8 ..0 
dio Jay lo Gpntana MU Anda La ash (Sl OL) de SI jadi Ulang OT GA aan (AK) Sl (dl 
Aa pama HE Up lala MEA pe Kebal Wi ai yg Ul ali 3 AS oh WI, 
Uas OLI Bpog AAN JB Las) Red ga DE 3 3 GP BI bad He) Jb oil) Oyjae 
mt Ia Ti Ke Ah da Up cola yi Ia an yah ui 

2 Mbah Njawi 


Boleh / angsal dan sah ingdalem perkoro kang poro menungso niku sami nganggep dol tinuku 
(Boleh & sah di dalam suatu perkara yang sama-sama menganggap jual-beli) 


AAS 3 A9 UN SSI) oya dong Se Ike Jla Alai Le pi 3 Rp gladi dong le ai ssi Ulin RJ yA adl MLS 
Ay AMEYI db, Jl bad Ups Lana Aina Gasal Tayy Spy ABI Ahn yatny oh dls Dyknay jitang HIU ABE Ita 
M8 Aa 3 rig Llay ESA) en ABS Ula de Jas La yag Jail) NASI Ily Win Go ya Salad! de Jup Le 
AI #edi Da ya da Yg Lag Gali okay La JS CBU SU YI Iyoleeel elang Ganall GI BU ding SUS pia ad ma 
SI SAI KL AA lead Uta Ie lagi Ed 172-173- 2) CA! alel yadl S3 yag mbl 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/624735984215880/ 
2694. HUKUM JUAL-BELI POHON YANG DIBIARKAN 


HIDUP TANPA MEMBELI TANAHNYA 
PERTANYAAN : 


2 Sehot Muntahal Jumu 

Assalamualaikum. Tono adalah pemborong pohon kelapa, dia membeli dari pemiliknya tanpa 
batas waktu dgn harga diatas harga rata-rata pohon kelapa pada umumnya, tetapi tanpa membeli 
tanah tempat tumbuhnya pohon tsb. selama pohon tersebut masih ada maka buah kelapa menjadi 
milik tono.. 

A. bagaimana menurut pandangan syara' mengenai jual beli tsb? 

B. bolehkah pemilik tanah menebang pohon tersebut dgn alasan akan dbangun rumah? 
Matursuwun atas jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Jual beli tersebut sah dan bagi pemilik tanah / penjual tidak boleh mencabut / menebangnya bila 
jual beli tersebut disyaratkan tidak ditebang atau dimuthlagkan : 


Sp Ula Yi Ol dan Ai Gdliil OM Lo lola padi A3 Abal, GWBYI dis pmidly pAUbI yatl at Oluiy 3 
PAT LS Aj dai! Ab ya OM pm! jl pal pati oU beda jl Lian midi gb Ob SY bh aus jl el INBYI Ms. 
Ye UJI Zilel 


? Hasyim Toha 

Al-Muslimun 'ala syuruuthihim... orang muslim itu menurut apa yang disyaratkannya, makanya 
kalau ingin membatalkan dari syarat-syarat tersebut harus rembuk ulang atau mengajukan syarat 
ulang. Untuk menjawab pertanyaan di atas : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2562 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A. Bagaimana menurut pandangan syara mengenai jual beli tersebut ? 

Kalau pohon kelapa tersebut dijual secara mutlak dalam artian selama masih berbuah. maka jual 
beli tersebut termasuk sah, dan pohonnya tidak boleh ditebang. 

Kalau hanya jual beli pohonnya saja, atau jual beli buahnya saja, maka boleh ditebang pohonnya 
atau dipetik saja buahnya. karena tidak boleh jual beli buahnya saja sebelum matangnya, atau jual 
beli pohonnya saja sebelum tuanya. kecuali buah tersebut dibeli bersama pohonnya, atau pohon 
tersebut dibeli bersama tanahnya. 

Ini 'ibarot (AL-MAUSU'AH AL-FIOHIYAH) : 


ma Ot Nyi oa JUN 3 Jail Lis ho And La A3 GP 2, mall oa Jl BL ct eledi jel A8, 
Pb Ola po Ld ll OY eleka Ud Hk Yg CN ae EL JI IP md UHO aa H3 
dnndLaII Jala LAS cinto Lah oa Y ea 3. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/572623052760507/ 


2705. MU'AMALAH : HUKUM TUKAR TAMBAH EMAS 
PERTANYAAN : 


2 Toni Imam Tontowi 

Assalaamu'alaikum. Pertanyaan titipan : Bagaimana hukumnya TUKAR TAMBAH EMAS ? : 

1. Bila emas / perhiasan dengan ukuran dan berat SAMA namun dengan bentuk / model 
BERBEDA ? 

2. Dari emas / perhiasan yang KECIL kemudian ditukar dengan yang LEBIH BESAR ukuran / 
beratnya ? 

Mohon maaf postingan yang dulu saya cari tidak ketemu. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, keduanya termasuk riba, karena emas bila dijual dengan emas harus 
mumatsalah / sama kadarnya (berat dan karatnya) : 
YANY OLI xilel 
A3 ae Yan Wilis  Sjis Jb anis cmd ya Igor Ka K3, Itab SAS y0y Sa abg 
Dojga B Ojo 9 IS ISS Uk oma om ABU las. 


Solusinya kelebihan tersebut dihibahkan supaya tidak terjadi riba. : 
CLS ya JS ea Ob Ilir JL WN al ya La ad Aa Aa jl Kama UR ma Ob UJI AAS ya CAS je (GNU) 
BA UP) Bi Ja Ya Ne JIN af Ham Re aa SPA galang ma Pele JS Gaal AW Ain 
YAYY OS leh. Wu jl oa alm 3 Aa si 
2 Si NCuup Amoretz 


9 Maa Sak 1 ISI Slollana Say Wana 3 Uicada ga Laigal SUlisa Hary ea p siar 9 mg, MA Ua6d 7 sala 
II Sl Ea) SA manga MAN Mba 1 Lal galah g ailaA pailalh 3 clARYU Slop Sal saya 1 TTL gal PA 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2563 


Slop Ular 25 yl aya His gl Sl Uaitary 03 Jlanayg 1 alel 1g malal 3 Ip Slop Ulang saitad tang, 1 lal 313 
Jaa Man ben PA ad al DS AU as 


"Berkata Imam Daroomi dalam Kitab Jam'u Aljawaam! : 

- Bila yang di jual tidak berupa emas dan perak sedang (alat pembayaran) dengan 
alatpembayaran emas dan perak (uang) maka alat pembayaran dinamakan harga (tsaman) 
sedang barangnya dinamakan yang dihargai, dan transaksinya namanya jual beli 

- Bila alat pembayaran tidak berupa emas dan perak (uang,misalnya barang denganbarang) 
nama transaksinya Mu'aawadhoh / Mugooyadhoh / Munafalah / Mubadalah (barter). 

- Bila alat pembayaran berupa emas dan perak (auang) nama transaksinya pembelanjaan 

- Bila harga (uang) di belakang nama transaksinya kredit 

- Bila barang di belakang nama transaksinya pesan 

- Bila barang berupa jasa nama transaksinya sewa 

- Bila barang berupa pembebasan hamba nama transaksinya kitaabah 

- Bila barang berupa BUDH' ("organ seksual" nya wanita) nama transaksinya mas kawin". 
(Asyabah 463|. 


Bolehkah jual beli barang dengan barang ? Diperbolehkan asal tidak terjadi RIBA FADHL (riba 
yang terjadi dalam masalah barter / tukar-menukar benda). Namun bukan dua jenis benda yang 
berbeda, tapi dari satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. 


sana ya Win Nisa Jia Ka pem) el IYA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/573355742687238/ 


2749. MENJUAL KEMBALI BARANG YANG DIBELI 


SECARA BERHUTANG PADA PEMILIKNYA 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 

Assalamualaikum warohmatulloh wabarokatuh. Mohon maaf sebelumnya Mohon bantuan 
jawabannya. BUKAN UNTUK DITIRU, TAPI DIPAHAMI SESUAI HUKUM ISLAM : 

Si A ingin memajukan usahanya, dan berinisiatif meminjam uang pada si B 1.000.000. Sebagai 
tambahan modal.Si B memberi hutang dengan HP seharga 1.000.000. Dan bilang agar si A 
menjualnya.Si A menerima HP itu sebagai hutang 1.000.000. Si A ingin menjual HP tersebut. 
namun setelah berkeliling beberapa hari si A tidak kunjung menemui pembeli. Setelah 10 hari, 
bertemulah si A dan si B. Dan setelah si A bercerita tentang tidak menemukan pembeli HP. 
Karena kasihan, Akhirnya si B bersedia membeli HP tersebut dengan harga 800.000. Dan si A 
menjual HP tersebut pd si B. dengan harga 800.000. Sampai keesokan hari, si A tidak smpat 
menggunakan uang 800.000 itu. Dan kebetulan si B mendatangi si A untuk menagih hutang. 
Dengan terpaksa si A melunasi separuh dari hutangnya itu yaitu 500.000. Sehingga si A 
mempunyai hutang 500.000 Bolehkah transaksi seperti di atas?Jika tidak kenapa? Terima kasih. 


Ulilalbab Hafas » sama ga dengann praktek begini? . si A hutang hp pada si B dengann 
dihargai 1 juta. dengann tempo 1 th. karna yang dibutuhkan si A adalah duit nya. maka si 
menjual hp tersebut pada si B lagi, dan oleh si B hp tersebut dibeli 800rb. (hutang poko' ttp 1 jt) 
apakah sah agad seperti itu.. maka jawabnya sah... dengann catatan agad nya d pisah antara 
pas mau ngutang, dan pas mau jual...dalam artian agad nya seperti ini.. hp kamu sya hutang 1 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2564 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tahun 1 juta.. ok.. sah... setelah serahterima maka mengadakan agad lagi.. hp sya ini sya jual 
sama kamu(B) kamu berani berapa? si B bilang 800rb. si A ok lalu terjadi serah terima .. maka 
hukumnya sah... yang pertama masuk pada girad.. yang ke 2 masuk pada agad buyu' yang 
sah... 

Ya mirip... cuma bedanya.... agad yang kedua Si B yang.Ingsung mnawarkn utk mmbeli 
dengan harga 800.000. 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 

Praktek di atas adalah Bai'u al-'Inah (menjual kembali barang yang sudah dibeli secara berhutang 
kepada pemilik barang yang semula menghutanginya). Mengenai transaksi model begini Imam 
Syaf'i berpendapat boleh (sah) seraya makruh. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad 
berpendapat tidak boleh. 


70 GUI SI Ola : 
IIS jl gor puas JA) lag Rise Gl J3 0 —— Je of I — AI aa Al aa JR EL J3 WS yag. 


— 


229 p aw j: 
— 3 oa il has An jk & Andh 3 Dora slalu ag OT ay can f Of ang SU Yg A0 pi ALI ya Rendi Cam 


34 Wala gesaos Waityy 3/419 : 
boa sy Waila aa Uas - Su) Uang Wagak gara Uile 39) - As ana Lap bil dia agan « sanalah Ula 6 Sp ai ad Ba Boa ia, 
SBI ay Asi War) Sial , Silang) ho na Hay SSI sai AS MA had €magle Baya Lor) Yo ea Ye gagle MAS Way3 38 


MA 2UA 3, Sa Y Adha 3 Uuonym Uar 3 &, so ND Dal «alat, (Vuild Lag bul Nou oli Gslliag bg mad asa 
DL ls Me UU Naa El, Klas pelat, Wal « Sub) masal , 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/622667261089419/ 


2821. HUKUM JUAL-BELI DI DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 


Pertanyaan yang juga belum terjawab : 

1. Apakah jual beli dalam masjid itu diharamkan hari jum'at saat jum'atan saja ? 
2. Apa hukum jual beli di hari selain jum'at di dalam mesjid ? 

(Amie Like-Abdulhamid A-bulung|. 


JAWABAN : 


1. Iya, yang haram hanya di hari jum'at (setelah adzan jum'at hingga selesai shalat) dan itupun 
masih terdapat khilaf, menurut mayoritas ulama hukumnya haram dan akadnya tidak rusak. 

2. Selain hari jum'at (setelah adzan jum'at hingga selesai shalat), makruh melakukan transaksi 
jual-beli di dalam masjid menurut jumhur ulama. Karena menurut pendapat yang shohih dan 
masyhur, dimakruhkan berbekam (cantuk), mengeraskan suara, dan begitu juga jual-beli, sewa 
menyewa, dan sejenisnya yang berhubungan dengan akad di dalam masjid. Namun terdapat 
pendapat dho'if dari Ulama' kalangan madzhab syafi'i yang menyatakan tidak makruh jual-beli di 
dalam masjid. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 255 | 


REFERENSI : 
1. AS. Al-Jumuah ayat 9 : 


yakni pa OLS Kan) H3 AT 8 S Fla km JI aa Lal ai Bi at sa belu 


2. Tafsir Surat Al-Jumuah ayat 9 : 
Rowai'ul Bayan, Juz | hal 471, Muhammad Ali ash-Shobuny, Dar al-Kutub al-Islamiyah : 


A89 2 OSN An lag elly mal Ra de Lae Nyoba) Il al JR SY Ane adl mma Ja 1 GEN SI 
Te Igo3a) AI 20 Ab AL 1 peni JLN Aa pl mun ya Ja pad Jis 3 elalall Halisa 


Hukum yang kedua: Apakah penjualan rusak ketika adzan ? Firman Allah ta'ala: ((I9,35 slh 
menunjukkan atas keHARAMan JUAL BELI dan semua bentuk mu'amalat KETIKA ADZAN. Para 
ulama' sungguh telah berbeda pendapat di dalam akad penjualan, apakah akadnya sah atau 
rusak?. Sebagian ulama' berpendapat: sesungguhnya akad tersebut rusak karena datangnya 
larangan (15539 glIH dan tinggalkanlah jual (beli). 


An SU) ga nat An pak! GP BILA dia yag Aa ab ASI) al dil 3 OSN JG, 


Mayoritas ulama' berkata: sesungguhnya AKAD JUAL BELI tersebut HARAM akan tetapi tidak 
rusak, hal ini menyerupai sholat yang dilakukan di bumi (tanah) yang dighosob, sholatnya sah dan 
makruh. 


AJB « Sal ya FI JS Ilaji am uya sil : Jis OY 33 CP 3, Ia: Sip) (SN AI Omi 3 ebi Ju 
SESI JL 4 IL 3) Il Ae Ob 23) ya GWe Una adlg € Ilusi 


Imam @urthuby berkata di dalam tafsirnya kitab al-Jami' li Ahkami al-Guran: di dalam waktu 
keharaman terdapat dua pendapat : 

1. Sesungguhnya waktu keharaman dimulai dari setelah tergelincirnya matahari hingga selesai 
dilaksanakan sholat, ini pendapat Imam adh-Dhohak, Imam al-Hasan, dan Imam Atho'. 

2. Waktu keharaman dimulai dari adzan khutbah (adzan kedua) sampai waktu sholat, ini pendapat 
Imam Syafi'i. 


Tg ega Tai Y) Sal M3 3 gadi ya gb odis Femlsg « INLal oi 5 adl Ih Of MIL wang » JB « 
gada Y 4 RAL, LAN 2 jd SUS 3 IU € gak lead Ag Jadi Gal Sole oya Ga SL One) INI, 
Madzhab malik berpendapat agar orang meninggalkan jual beli jika dipanggil untuk sholat, dan 
setiap hal yang terjadi dari bentuk jual beli dalam waktu itu rusak. Dan tidak rusak akad 
memerdekakan budak, akad nikah, akad talak, dan yang lain karena manusia tidak terbiasa sibuk 
dengan akad tersebut seperti halnya sibuk dengan akad jual beli. Begitu pula akad syirkah, hibah, 

shodagoh itu jarang maka tidak rusak. 
BL ad US dia ea Radit 2 Jaa yah JB Cg JUAN Ata para UE) adl ON 4 al Tah meualy 1 GI cal JU 
Ls, Cia clay 


Imam Ibnu al-'Aroby berkata: yang benar (ash-Shohih) rusak kesemuanya (akad tersebut), karena 
jual beli hanya dicegah karena kesibukan dengan hal tersebut, maka dari itu setiap perkara dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2566 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beberapa akad yang menyibukkan dari jum'at kesemuanya HARAM secara syara' dan rusak. 


rika Teka SI m3 SSP 3 Oles gia Jataly «ai ae gai Jay lor SAN SIN 3 di sll am Kel) 
ds Yg) Aing OdiS gam OB «lal 


SEBAGIAN ULAMA berpandangan bahwa AKAD JUAL BELI yang terjadi pada WAKTU 
TERSEBUT BOLEH, dan MENTAWIL bahwa LARANGAN TERSEBUT SUNNAH (nadb/ 
himbauan), dan mereka BERISTIDLAL DENGAN FIRMAN ALLAH TA'ALA: (Ss 8 SIM 
Demikian itu lebih baik bagi kalian, ini pendapat Imam Syafi'i, bahwa sesungguhnya AKAD JUAL 
BELI MENURUT BELIAU JADI DAN TIDAK RUSAK. 


PU) ed PA ad UV NJU 6 padi old Io VI Of Je ella Halo Of 1 0 modi 3 SAI JG, 
ai Gal Yam 083 4 ayakan sleep) Lo padi pagi Laga amal 2) 3 SLS ye « rlgil oe Jaa 
ayo Sl Un sed Ul Ale adl Jas JS JP 1 OI Ala Male Aji «denah € Oh mermaly 1 ob AI JEy Ab 

bai, 


Imam @urthuby berkata : Yang benar (ash-Shohih) rusaknya akad (fasad), dan fasakh (rusak), 
karena terdapat Sabda Nabi Muhammad alaihi ashsholah wa assalam : 


Un se Ul ade ad Jas JI 
setiap amal yang tidak ada perkara kami atasnya maka tertolak, wallohu a'lam. 


Yup TA RowU loo 295 Jilg YA yo. YA Bull AS goball 
cagis US drosll a25 lc 3 U og . Giawll Uci 4 Jen DKI SU Kal 153 . cab Jl pai 
ebeg yag JEAI JB, Lio EA sll J3 3 yo TI "Ula aa Lg yg . Tanaka 
#lral 5353 ISI Rall J3 UI db UAS0g . mesti JB, BA 239 adl TB Ust C3 50 - Will, 
dc yo wal SL, 0009 GUblig 2G Sidl Rusa Ug . aa S3 sal Le ah 5 R33 Be kaan 
maag : susi al. Kuki U pb Ssrallg dagllg AS Sdl SSS3 : 15 . SL alis 0 Jl wi 
aa al3 Ig LK dgn J0 dell ye Jitu jol IG. 4 Jis dio Rio ll Rul UU, mol Hu 
Soil, US Ai sil Jaa, Dls 235Sall Ss 98 Bd Jalal yag sbg: Gasal. (G5) Esai 
Sen EA sn BI aa dlu Ka Bill sh3 SSB UB Gi ade dala 
ga aw Gil yalll LAM 123 . AAA syaglg, Ugnatall VIII H ro2al s5) 8 BU : 
Jeli allg 935p S1. )35 388 Uyal ale cmd Jas JS (1 alkullg duka ale Agil  aSu33 oo rum alIg 
sil ISgl9 #ULal ASnsi ISI gadl 19ila dll S5 cdi Isgual isi "gal 19553" ali Jg39 MS Uas 
usai ade $ Ui bleiin olbolss ISI Kou Jb Igglislg wulll SIS a07 Kalla ade agie ll 93) slolal 
Si Musakai KLS Ul AI JB KI "ollai dag .alei dllg aesaso $$ 220 3 laS Suall sc Gl ass 
usai Mis Ul dns Uls BSI 93 SI SI 5 dUsall adlg Jl S3 dll KIbsls gali S5 
Jall y6g . dalasII sis #Ukal KS gi ISI s.llo gali | acag : Jaty | gull lg39 £: J939 &S yuli pusi 
SI JB, JA 52, 3 YP, Ulik 5, Oles gal Li JB, 053 cal SS - 26440 : Ls LIS 93 Jet 
BM JEKA LS, 33 LE ulik LS , ulogo Wi 1 JB, a83 cal WS. ella gd OS wall ll 
Padi gal a03 yaa ol) ISI : JG) daoall a91 up ilkal) Si 


3. Hadits Nabi SAW : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2567 


Oa SN BEJ AI ad LAB damai pen II gam ya AISI JB PPI Seyay Ol 0 ey Ina IP 
Sial otg SE Allan YI IA ID Lo Adu 
Atas Oly IL Ad ABS Ol) Lha I gag el ye Bp Al Syay Ol tin AI any than ya dal La ly as Eh 


Gee ydla dala gal olgy cab aa 
Hadits Rosululloh yang di riwayatkan oleh Aby Hurairoh RA : 


Id of dora OP 4 Elale OI Lay) Y Jia Amami IL Aa Mery Me aya Segi elang Ale AI elo Al Jyay ae 
Ju s!3, dan seterusnya 


4. Kitab Al-Majmu' Imam Nawawjy : 


MBA el odlo gadi Ig Jali misg A9 Won 299 pomol 99 dogsosll 0 SI 1d ac Ap 

Silug . elsa gal SN ul Susno Js3 Ge3ldlg ogeiuol mual! 98 Id pgisll yo Hd g95ug 
Jalsg » dls Al es Ul Ud et Lusaall bd Cus Sic OLS 51 99 db guwo Uluall 
D3) Raw 0 1 Jis ag Gulo ATI lam WI Jouuy Raw Gil Aic Al LS) d43D yul Cas Jilual 08 
ISP: SSooall dl95 1999 « aku og) Tag ui Al anu UB «dala all ld», X Sial snsd 9 Ul au 
ella Ul») Y IJ983 Ula sisi yo ul, ISl9 ebi Ul Ul Y : 193918 snnwoll 59 Ely al gw Yo aula 
ol ac” yo: J3 Somuall 8 Mis Da Ul aic AI LS) d5 US9 . Uu Cd ! Sio all JB . sllls 
29 plum ol9, J Curi lol Salwa! Wuiy loil W&9 N : alug Ule WUl ac Al Jaw, J8 0511 Joall 


uls sawo 93 gullg cl uiull uc Lgi akug Ule Jl alao UI gw) ul d3 US dul US Lugu 950 
E gama uu Vyas Sio yill JB « silwllg Sido dlg yold gal olg) yet Md aa ls Ula ad mu. 


2011200 5.2 


Ulos du snMal PE dio 3S Y 0SI9 (Eling) Rang Uning Ulo 93 HS y0AL sob Ul 59543 
ol ani 3 J9» ISIS NI 4 Jay Ag mao Ja 055 ES Lp SI UB «el ullg gu 2190 SA 
bb. da9 55 Al ae yukill yu 3d ISIS Ul 49293 « Aliiiay ul Cal) ogfio ISicl 93 sll Je 


Egomall . Jaw Y dil gum HKIC WN el idlo Ku Small K9 0028 lo el ll gl yo LSI. 
ON onta onta 


5. Kitab Zawaid ArRoudhoh : 
MEN! Ie 0m Rae pg 0) KA damai 3 Cal K Anadel IS PT 3 key lgi 3 Gal Ju 


Bisa juga dilihat dalam kitab : 
325 . SES (USU dont! AS Jordi AN 


6. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&Option-Fatwald&ld-23300 : 


Srmwoll Ily dual HS Rn Jap 68 MMI Sao Jl ll 
d1 ul uc (S0 jill S9) 353 sagu lol aonog Ol adeg AI Igo ade pdl Hula Al soal Als 
wol N :lalga3 cmd! 99 Eliy gl Bay wo Al, ISI sal Ale Ul aluo AU Jawa, JB JB ai Ul us, 
sll oo plg Sale WI ac All Igo gi "JB 0x3 uc dul yo Kum Lu gy0S UCI send "abs All 

dell Jdl dlas UD laga .lod 489 dol3 gulg S0 yi ol9) ..... le Ud ME lg amal 98 KG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2568 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


all Jali Jdl Law d9 “9 9D90 Gile gi B Wale dal! wulS slow nol 99 Sl all 9 gull dal ,S dll 
JB ubi 3954 X poso 99 gu yo dic lo « ul ade goal dkul & dawai 99 el wall 9 gl au Hi 
sei ul adl sll ,9go2 H3 "awali 3 SI" elo Rul ol) DlbINI Ju Hd Jl doa, Sl 
ISA Laka janu Y dna 39 gl yo dic bul ac slaldll Rosi 389 wall JB dal SI ale Jgobo 
9d Sal gerai sur yo Goo du 3 ll alisu da Mc all Jas Ob Ju Klg «Sp9 lal JB 
Y all 2223 yA 3lg3 pe le pelan Ill gag mail 99 Tita el ob cab mad 
dal all setladl lol yag Kdd9 dal SI lc saga Jon diy 3 Aas Ray D8 pn bul 9 Aiu Alalio 
OS SiSy9 SS Laley Ul um Kini yul bul H9 Ale yi Cole Ag smua 99 sLAll9 gu 0 Sx 
LSisol) s| wiadlo gal 5950 X) 1 SlosNl 98 Saly oli JB9 sagiil (le Jd NG gA9 Gal, Ja gi 
oom gol aulg sLoWI Ya 29 Jis Wlgy 9 Uc yi AI yo AI Mc d 89 pal 3 
sole “(lod 409 SSI) Ale Jlg #9 all 193 A0289 sawo nlg Ld 29 alsUAl9 Alwoll solo 0429 
al 3 codlei Al dobel ai US Id 7 dwoll 9d el sadlg Rul ye sa audll JIN JB SS 
SI Rn AU Ale pp Isl US 2 ara ul Jl Ub90 1989 sbg yo 3 lagu Jl aggluw yuli 
Gam 158 loslg Luadl Sgm ale JB asun « ulang los « UB Sanji log seo lo Jl oles sauwoll 

al bab Ula 0S yo :JB9 sllu romi sawo desi yo da5) cd UII Ly J00 Ul 433 S3 
Sei! dus ll dad adl aU Usa Ru gl Daud du 


Jei dil. 


MUSYAWIRIN : 

Mbah Njawi, Munir Diah Razag, Mbah Njawi, Amie Like-Abdulhamid A-bulung, Ummi Af-idah A, 
Danar Khalafi, Guz Zein dan Ibnu Al-Ihsany. 

PERUMUS : Alif Jum'an Azend 

PENTASKHIH : K. Abdullah Afif 

2889. HUKUM MENJUAL DAGING BABI PADA 


NON-MUSLIM 
PERTANYAAN : 


? Abe Didan 

Assalamualaikum...asatidz yth. Ada seorang pengusaha muslim, usahanya adalah menjadi 
pemasok besar babi (daging babi) untuk pasar-pasar yang kebanyakan masyarakat sekitar adalah 
non muslim. PERTANYAAN : 

Bolehkan seorang muslim menjual babi di tempat yang mayoritas masyarakatnya non muslim 
untuk dikonsumsi oleh mereka ? mohon sekalian ta'birnya, yang penting masih dalam lingkup 
madzhab empat. 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalaam. Menurut kesepakatan ulama Syafi'iyyah hukumnya haram. 
- Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab XIII / 280 Cet Daar El-Fikr Beirut : 


ya S5 dai Lay temen ya tpg tnpa CAS Jin An jak IP — Inai & ya yag — tamdi Hem Ul, 
aU Spanyy AI Ohh 11X sil ale Jia lang Ale AI Oleo AI Jgn aa Hepemuai GOJIJI A Saad Lalai 
te Feeg de le AI gang Ob) How 3 Gol 9 yana Gl Legong KAI ajak Cina ea 
cg Il Sekali Sya DL 3 LAS JB Kena SI bd Haa url Laden KASI Olly (adl peng ASI 
IP Gea GEA dada daya dalan any jg Lan) JA dai JAVA IS SAS, SBY SN AP US Yara 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2569 


dim gl ag 2 JIN aa CA Ie slala inig 2 ih al JB KRI jer tap Lang Lah dum). 


Fokus : 
km Ly AJI aa CA Ie elalal sang 2 Ai cal JB. 


Kanjeng Syaikh Ibnu Mundzir berkata , Ulama telah bersepakat akan keharaman menjual babi, 
membelinya dan juga menggadaikannya. 


2 Mazmul 

Terjemahan ringannya Hadits (yang tercantum di ibaroh di atas) : Yang membuat, yang menjual , 
yang membeli, yang menyiapkan dan yang menggunakan barang yang harom adalah telah 
berbuat suatu dosa. Jadi menjual daging babi hukumnya dosa. Maka jika dilakukan maka hasil 
yang didapatpun adalah haram. afwan. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/689286084427536 


2943. HUKUM JUAL BELI ANTARA ANAK DAN BAPAK 
PERTANYAAN : 


2 Algoyy Assodigi 
Assalamu'alaikum, maaf para ustaz, apa hukumnya jual beli seorang bapak ke anak atau anak ke 
bapak, apakah transaksi nya sah ? jazakumullah 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Jual belinya sah bila si anak tersebut sudah mukallaf : 
Y/V oU dilel 
Lay Aa GP at KA ya NIS JL) (sea AS naa MG HS boat IOS Lil le Gbag. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/708415929181218/ 


2944. BOLEHKAH MEMOTONG TABUNGAN SISWA DI 


AKHIR TAHUN ? 
PERTANYAAN : 


2 Miftahul Ulum 

Assalamualaikum,,,mau nanyak kan di sekolah dianjurkan menabung yang mana pembagian hasil 
tabungan nanti diahir tahun, dan pak guru mengambil 104 dari hasil tabungan. Pertanyaan : 

a. bagaimana hukum memotong uang tabungan seperti di atas? 

b. akad apakah antara pak guru dengan penabung ? syukron 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Pengambilan 10 96 tersebut tidak boleh kecuali ada idzin dari penabung atau sangkaan kerelaan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2570 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari si penabung atas pengambil tersebut. : 


YA ce 
gd Sail d JL YG Sad el LA Ad Andal Gal ya Keladi Cet NG Ye 0m ya Kb oa Jill JB A3 
ons JPLIL Gali Sigat JT Hb ya. 


ANN II ea 
bal AAN Ale Jo SAI Agir 1 Plbel 3 Hilal pulas gaya pl Lai JS ya LI mela AYI je Ja All Uc. 1 Jing 
ALA ya Cone Lam IA memang SW Of Aib Ae LEE ga etaoy WS 3 IS ball le Ob Ly p0y Ulik opal yk 

OB Vla #ilap ta Ab II Ob Ol Fodel ad jbr. 


Bila si penabung memberikan 10”4 tersebut krna faktor malu maka jga tidak boleh / halal diterima : 


SAN SI ea 

Ea AAS dede Ja SAI dgan 3 Color 1 dil par Goat pl ab JS ya LAI alas AYI Jl gor Ja dai Le: Jay 
jo ALA oya Era Lai Ae Ad Taman SIM Of Ab Ie AE yah Ty WS 3 AS El LE Ob yo m0 Wih pe yat 
8 Vla dil nj Bb IN Ob Of Fedal al. 


Bila tabungan tersebut di katagori wadi'ah / titipan maka pihak penerima tabungan boleh meminta 
ongkos bila ada perjanjian sebelumnya. Lihat Al mausu'ah alfighiyah 93/3 : 


Ayaly BN alat de pai ll Oey days oya UI Kogl G YO Geli oa SS Y IL ea Mis al UU, 
Sp) Lead Ope BUAS Ras yaa Ioi AI pb Raga ll Lain 32 Yaa Go hI oya La gia DG Rona ea SI andi 
ab yi 19 pel Raga all Late Ae Let bb ata Of man jab dil Il ASN Adil C3 JijT DG de Raga jl Alai Julia 

aa 3 M3 batu) La nol Sio de 2 pel al Of g pink mad OLI Adi ya ya Ball C3 elo AB) Lajka buouo. 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 

Idem dengan kang Ghufron. Tujuan dari wadi'ah ( titipan ) adalah membantu orang lain, tampa 
meminta imbalan, dan hukumnya sunnah bahkan bisa wajib, dengan catatan tidak merusak atau 
mengganggu manfaat miliknya atau jiwannya, kalau dalam peroses penitipan ada yang dirusak 
atau dirugikan dan dikorbankan, maka boleh meminta imbalan atau upah . 


Jika ditanya, bagaimana bisa perkara wajib boleh meminta imbalan? Jawabannya : ulama' 
memperbolehkan meminta upah pada perkara wajib seperti mengajari fatihah atau 
menyelamatkan orang yang akan tenggelam. 


NB. : jika tabungan dimasukkan pada penitipan (wadi'ah ) maka pihak penerima titipan tidak boleh 
memakai uang titipan tersebut. 


Dari penjelasan ini, kami memberi kesimpulan, hukum pemotongan tabungan 1054 , jika guru 
merasa dirugikan karena telah menjaga tabungan dari siswa, maka boleh memotong tabungan 
tersebut dengan kesepakatan dengan siswa, kalau siswa dibawah umur maka harus dengan 
walinya. 


2/62 5, pet 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2571 


SENI Il d OS HS IWY 0) Radin damli Anliia 6 pel AU ala 3 priDL SI US 07, dindin AI Oon dj 
CI Sel SI aa BS Karl de BANI dai 19 yr A8 Jadi UY Gr 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/705976939425117/ 


2985. HUKUM JUAL-BELI LAPAK DI TROTOAR 
PERTANYAAN : 


? Mas Dlole 
Di daerah saya, di bahu jalan & trotoar dibuat lapak untuk jualan (lapak liar). Bahkan ada yang 
menjual belikan lapak trsebut. Apa hukumnya jual beli lapak itu ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Pemanfaatan jalan yang asli adalah untuk lewat. Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut 
untuk tujuan beristirahat, bermu'amalah dsb dengan syarat tidak mempersempit / mempersukar 
orang yang berjalan. Hal itu boleh dilakukan baik mendapat izin dari imam maupun tidak. Dia 
boleh membuat naungan di atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar dsb asal tidak 
membahayakan / merugikan pejalan. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, pemanfaatan itu 
harus ada ijin dari pemerintah. Adapun penarikan retribusi, ada perbedaan pendapat. 


Ta'bir pemanfaatan jalan untuk berjualan 


- Kitab Al Muhadzdab 1/426, maktabah syamilah : 


& asli pan 3 8 hadi dat aU aa 3 Dyah kaul Ab AP 2 NE ea AS oa La sunyi sya ai 
Ke 0 BN EN Ta Wp KE Tai Apa pb up eka BEA IG Ae 6 Ie JB) 


MN RL ea LA TAN Pa oh 


#! Hlaarata Ah AR BA Bli Ap BA da Ia Uta Ji DNA Gn SA BA aa la Ai 


- Raudhah juz 5 halaman 294 : 


22. Ye 380 302 — 3 03 — 390 
Ja Go UD depas Lang AAN 2 JAN La ros SAI Spnig Ida beli kini CJ yah 


Pad a ce Land 


Lap K3) Oi ap BA ag Uu tan eny de Jlls af, Ai at as ost ara BI 
- Al Fighul Islami wa Adillatuhuu 6/461: 


o- oo. 8 Igo 3 - 00 0. - 0 - » 9 P3 10 Da 

ob pa Ul Jain Uj ag goa Pp al HO jl LI Su dy 
- - 3. DG 

Je Uye V3 Kah APA okey Kala Ibi 

Tap Oh sel 


ii ad Aa SI OS) beda Jl Ore da Je ia do Ha Una selat (pbb pas 3 Padi Safa 


Pn 


- Nihayatul Muhtaj 5/342 


2 0. 


GT ing lah ca MIE) lah Oky «Ul gan DE ala dd yag SEA aa Pp KAB » ph Va gl ob 
ESA cu JET Iya aa Ab at Ye Te ga dalah FAR JI MEN Ipad La 52 J2 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2572 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ON Ji oya A1 il st nd, : JG ah) 
- Nihayatul Mathlab 7/433 : 


Laba PA yi Taka go 2 yg al 3 pn 
an Sr Aing SAT IG inka Ga ye laa Ugloue Les Het JL st HA Sbb gebl JG, 


(pie Bg It jap Up eleal ala 32 Gagal Al Kakowe 

- Tahgigu Syarhil Kabier 6/223 
Ala Va Una AI ea) SP pala GE 2 ce del Of BU aya ore) pl ya) Wo Soya JL 
Tega Sena | akan cai AA AA Gd Ki UI ali JP JI Ky ole ten pe bi 
oa S "3 Ka ae aya selin Sia Te Haa se Intan clan Le Les Set Jala ci Ju 


Ls aya Aa Soal UG, ot. 


? Ulinuha Asnawi 

Kalau yang ditanyakan, hukum berjualan dipinggir jalan hukumnya boleh, tidak haram. 
Sebagaimana dalam Asnal Mathalib-nya As-Syekh Zakariya Al-Anshori. Kejelasan hukumnya, 
tidak haram githo'ut thorig dengan berjualan di pinggir jalan, asalkan tempat yang digunakan untuk 
berjualan tersebut tidak mengurangi aktifitas jalan yang dimaksut seperti pedagang yang berjalan 
di pinggir jalan. Wallohu A'lam.. 

Berikut ta'bir yang dimaksut, Asnal Mathalib 11/12 : 


2 Sg A3 - 


Gaia Oa jadi DS yi gadi gp asal JI Art Vj Set Jaan ga Jo Sae ag da aa »Valoab, 
seh Ab Gb AS Ba 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/728135033875974/ 


3034. HUKUM JUAL BELI LAPAK / KAWASAN USAHA 
PERTANYAAN : 


? Ishag Udin 
Assalamualaikum Wr Wb....SAHKAH Orang yang jual beli kawasan lapak / tempat usaha. Terima 
kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Hukumnya sah / boleh karena hal tersebut termasuk melepas hag dengan imbalan harta : 


UYA GEN IS em Lal : 
PUS ad Ola do Seting JI Aint Ud lai oya SY $ Cl Jb LI ye Saji JS dls Ala, MI 3 
DPI bi LI de dp pn Yg tu om og tem JBL MY Ed yaa 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2573 


SAB Aini) II Liye gl ydd 3 0yE3 Ongkir Gin cok de OT BNI ya 008) (LI adl Boboy G Say! JU 
Jilema TDE JB di jp Gmn gl ye Tadi ol AT Tale 3 dai L gali gd! JIE JS Rony de dad 
Sp ly Ola oa 3 yA Al Ulu ta Bl ga VI Aeling Abal dong Tadi Go do donk ColuI Leh Hilal 
ANIS Hi Ida d3 Ups Gpp Al 


Tp JB AA UV Lan GAS Ae 

uan Jl Gek Cabai YI GI p USYI) pm AJ seb gelap: YI Lane pil Lay LL Gelas: YI sal cell 
MEI HSE VI, Wa) 3Nal Mora! aelin pola YI Gal JI Bl yan VI Aelia Jl Gee Gala YI JW OLI 
H3 ceng Tibo NI R0) Coy SURAT nil SK pelat YI Galah SG Ja diy ory II Gede pel 
pH oa pa SNSIL yelaYI Galil SU li 3 Aki SLLLL gelar! palu! Jadi 


237 2 AA Ola adl Pl 
Siah NAS IS oya im Elaiual AI Gonta! Jis Ol aka BEJ ye Jail BLS patah pelan 3 Jl JS jt 
Ads VI 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/754355817920562/ 
2998. TIDAK ADA BATASAN MENGAMBIL UNTUNG 


DALAM BERNIAGA 
PERTANYAAN : 


2 Em Fahmee 

Assalamu'alaikum wr wb. Nuwun sewu numpang tanya, sudah umum biasanya ada makelar tanah 
untuk persewaan / pembalian tanah-tanah yang bakal jadi tempat pembangunan bangunan 
proyek, misalnya tower telekomunikasi. Apa hukumnya membeli tanah yang terindikasi bakal 
digunakan sebagai tower telekomunikasi kemudian menjualnya / menyewakannya dengan harga 
berlipat-lipat diluar harga normal pasaran pada umumnya ?? mohon jawabannya. Matur nuwun. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Boleh karena dalam berniaga tidak ada ketentuan batas mengambil untung, hanya saja yang 
utama adalah seorang penjual hendaknya bersifat pemurah dan dermawan dengan menjual 
barang daganganya dengan harga yang murah : 

YIYAN Dah 
PB AS Danar Old Salt IS) 1 elang tele Ula dai da PSU y ata Ji) JW yelp Lean Ad lor Raka AA ya 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/738319776190833/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2572 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3012. MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA 


KULAKAN 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum wrwb. Mohon dibantu ya prok prok prookk... Jadi dosa ga ayoo... Begini 
masalahnya". Si A seorang pedagang kreditan,dia menawarkan dagangannya 3 x lipat dari harga 
pokok pembelian, setelah negosiasi dgn si pembeli terjadilah harga kesepakatan. Umpama Jika 
dilihat hasil nego si A mendapatkan keuntungan lebih dari harga pokok .. Yang jadi pertanyaan 
saya "apakah diperbolehkan menurut syari'at agama mendapat keuntungan lebih dari harga pokok 
pembelian ( membeli brang 100 di jual 200 atau lebih ). Mohon referensinya .. Syukron.. | Gilat 
Salit | 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa alaikum salam. Tidak ada batasan mengambil keuntungan dalam jual beli. Yang terpenting 
pengambilan labah tersebut tidak dengan penipuan dan pemalsuan dan sandiwara. Maka boleh 
menjual barang dengan haraga 200 dari kulakan 100, asal bebas riba dan ghoror ( penipuan ) 
berikut saya lampirkan keterangan dari syekh Yusuf al Gordlowi : 


ds yo JSI Jl dacg ui: 

lo lo gp ali Yg at Yg LSt5I Yg yak dya ve Coba balas yato JII dar Lio le WI yo9 
Sogsill Ulsual ditull 313 “dil ya yiuall Hita Sal gag -a1c All yuA Also 44 ul ul Raos 
uv bugi dndlic yS) 9g Wb ydol Soitl ic pl -alug le All lo Ml Jom Syl959 
dilatug Al WIL -agic ll gud5- ml Gp All Mc Lal Lecs3 (170000) WI yuguug dilay dal lc 
(LAS Ama yo SL Lc al Si (1600000) ll dilaiw9 ulos «ll 


389 cod up WI Sc yS Oriuy Ol9) laS AS) UI alodU Tuba Roll 40 Cu Haul ul 04 KmuD49 
3129 Cus" Usag La Ala 98 SE AS yg Ul Kwesll 139 OLS gd Blu" 


"Nala sasllao al dls NI asal dita Y al gay L 1JS Ls adl K0 sule» Jamll gg su sll A83 lal 
lo 8 yg JS Tiada Wlo yo lan Koi SBI ngan 0d LI yo Ul9 dAslio Asal Jalu NI yuli 
elu S0 lo 0 J8 UB el Cab Jai sm ox Al ye gam can Big CL yamg sni yA 
dioga dg cobcg cus on jl sa Ka Sl Ball uc Ig Law S9 takar JB ed Al sen all 
Ae rim Ain segi YS UAS Ul ala 1 Jotag dry ino Jan all uc JB li gag ai Asi 
yo SA Uasig lo A93 HJ Ill JB SIN 90 yo cal LK as SI lo cuy3 lo Alila "JB 590 
YI don 3 X9 Ily ala ais dil ud, ml Ji Laman lay Ale al ml da0 L 15 NI ds 
Sam NE su 3 0 asir Ana ae Obi Gis 


So Lil MS9 AN all Jab sob Andgiua Ulah il US Ja Jl Ul le SJ ana LS laila JB 
dll Knko- gi R0 895E 9 3S Ul NI Uas Yg cal dala Ng dad Oolol dg log Awali le mas 
oral 0 Ae lo Ca LI og AU 0 JB -agis Al 1915 - Ulaic9 sac9 yul B0 gl akug ale 
op s3 ale AS KS al GIE Il 1 AU SG Al 3 Lp ALS Kail JB Il sodilog Al gl a53 
ca ol elu si tali ac J Jli3 Toigl Rawi lgol SI Lo lg #53 Jl ll dilo "JS dia3 Cemal! 
ag Laju dio eni KE Ai 35 UB SH gula SSL lo "JB SA Kadilog Ml gl 


OS 00 JS AB ai AI diloiwag WI WIL dil ac Leela Il dilog asam US Sial sll US9 "JB 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2575 


ola sus J8 WI dilas su ade J US9 1 2i23 z3 Ul ye ob culelb Lala 135 wol de 
Isda3d :JB Nail ae JB cl Ul y9o3 las gol» ai UB 2JB AN 2 uc JB lgi yi Hii 
A3 1 uAi9 mgaal Asal Lgi sodu9 c00918 And 90518 Lgio EL3 "JB LLald yo sll sal uc Jl dab3 MJ 
JS 1 JB Seulall Log 4S #dnglao dl Jli8 s0 5 walg Jl us JA Ulaic 4 9500 dric9 dgleo de 
JB AI dilas Lagu CSS 8 Hp ll Up JA! JB "Ag pgaal Asal "JB Seni AS "JB II dilo agus 
Cai AS #englao J8 (AI diloy lagu WAS 38 14003 cal JB9 1 dilas lagu WAS IS #Ulaic 3 9.00 
di los dy glao 0 Gumi 305 3 All uc glg JG KE! dilog Lumosu Wisl JG LADII pg JS 
Jl..." 


D9 AS Ul ad Alli yo Ac Lo EL agulewd 33 Ll yg Ul ac KSII 99390 Cuaallg 
dis al Kab) Mc ag 3 all Ai Sl 0931 9io cai dulbuall yo uiS9 sulbuo 9N9 Suga 9 abc. 
peclaa! ale dls J8 sneilulg Ulowoll y0 MS Gaiby lelluoilg Hell Jail 0 sagio sal dls Sih Als 

las Wc. 


mil egh soo dc Sal Jl modlo Saul mod yo db, ul lil DN « ul ade La au « ulusis 
OB JI Isa Gl JI La 3954 dino JS Ul susi N cailsusl Ol Kn PT usil Law Wa 
Roll S3 9D Ll yg ML X0 Cr ud Ul PLS Ye ASS Cudag 9C Cu yo db, wull JII 
ul BS 98 HI si JSI ea yhbo pil ale A3 Lgio IS Ul So Yo. agoc Y Jlgal gl « ulel gili 
va sadlond dog Al Ball 98 9222 wa lasw Yg gladi IS9 JII AI JS 99 sUSog. 


http://www.garadawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html 


2 Gamar Leyi Elghazaly 
BERIKUT KUTIPAN HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL NU RANTING BLUMBUNGAN 
PAMEKASAN DI WWW.NUBLUMBUNGAN.WORDPRESS.COM 


MENJUAL LEBIH TINGGI DARI HARGA KULAKAN 
PERTANYAAN : 


Sebagaimana telah maklum, pedagang menjual dengan harga melebihi harga kulakan. Bahkan harga tersebut 
jauh diatas harga kulakan ketika dipiutangkan atau dijadikan kredit. Bagaimana hukumnya? 


JAWABAN : 


Praktik ini merupakan tujuan dari perdagangan yang mendapat legalitas (boleh) dalam figh Islam. Akan tetapi 
ada batasan tersendiri dalam figh dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan tersebut haruslah tidak 
terdapat unsur mendholimi orang lain, yaitu konsumen. Dalam hal ini para “ulama berbeda pendapat. Ada 
yang berpendapat, keuntungan yang tidak baik adalah sepertiga dari harga kulakan. Ada yang berpendapat 
tidak boleh melebihi sepertujuh dari harga kulakan. Dan ada juga yang berpendapat, keuntungan tersebut di 
dasarkan pada kondisi adat yang berlaku.Adapun dalam hal pengambilan keuntungan dengan praktik 
perkreditan, juga di perkenankan dengan catatan tidak mengandung unsur bai'atin fi bai'atain. Yaitu prkatik 
jual beli dengan dua macam harga: kredit dan kontan sekaligus. 


REFERENSI : 


Al-Futuhat Al-llahiyat : 1/2282, Ihkamul Ahkam Syarh “Umdatul Ahkam : 111/1783, Yas'alunaka Fid Din Wal 
Hayat : V/2854, Ihya' Ulumiddin : 11/815, Hasyiyatul Jamal 'Alal Manhaj : 111/836, Yas'alunaka Fid Din Wal 
Hayat : V/147-1487, Hasyiyah As-Syargowiy “Ala At-Tahrir : 11/37. 


ella Bad BL 5 RAI SI ll Jslg sisu UJI ay53 all dl Jalg : 1227 : Adil Ulsgall 53 LS WLe3 
— SAI 6 JSN Jl Hd Hb 9d SI UJI sx 59 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2576 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ul (vol lo 0) SSI) oliso Je 1 dll 2 Kd Sawi B9 : anou lo 3/178 5 ASI doc Ad AKSI pKl Sdg 
BI ade Gilas UB Abi ISI sil JS 2S le Ul wu Sd US Ule lw#ll US Jul Jay lal 0d JS JI. 
J Jay Situ! Ul 03 yA Ia ad gua YNA JS RIUI Le gaul sid Aeli du Ul Syitudl Jay X9 

dl adl JS gua uu, 


S Uaslil anal Ia 9925 led muasal Rul ay an Ul Carowa ! Jl? Asa lo 5/285 : BoJlg caall 68 sbg 589 
ogiag lnale Ly Lo Willis 98 239 Jo Halo Soal Ul dls Lainog LI A59 gali All Jalg lles All JB: Ula 
A8 adl ad log RuJI sd Hold yo Sgwniallg 8 lal 48 GoJll olucl dewi : Jae SI Sgull CySall elad .lgiliu 
sal yg ana SI gag LS Kal Yo gi wal K9 Jl 989 kail y9 00 Swaioll dab yaan sb UB Bola 
9 #yS1 Sal al poll oe BJ JI aaass JB andi Id jai 0d Igalesl 589 null Hole yw Igllall d9 all 
3D Jlsgll el 499 Jgitol Sl ul? meuasi JB9 nyadall IA 63 YIS lo 9d" JB agsAsag "all dgn 63 US lo 99 al 
“Bf ganaisll # Masi casliaali sale:SI ball Sslella v3 Ls 


Ud ug3lod duleoll Juol los .iolell 63 Y waleuY lu Uso gu N Ul sea : 2/81 : candi pole clsYI 53 Jl all JB, 
Uu) dadu lol olisoll gu JI ade bob S yidaall Sy UB snsd 43 ae 3 LSI lo yas3 NI ls Sau X9 LI ll ui 
Al ol ob JI SS LS Juarai SAI lagog Lol yo JI a30 Kiu Ul ssuid Ul Jl 98 dils ia gl 


Is elisuS .aubuo yu» JB9 0409 Sio yill 019) . d0 59 Uaisy C9 ! Aoi lo 3/83 : algidl dc Joall dls 939 

3 Sio ig lillg (dim 9 sll J9) s9BL Jaa Md dmn pages gl Cus Lagub 0553 dim cab gl Iss ML. 
Ob ola aa 08 El Cai lagab 388 S5 ade s3 gl dim sll saadlg Ii WIL JB 9 Lo NS ISd9 Sglo 3 —l 
aw | Job —a| .ulc sasa Jasill Jlad Ula Ju Jl 0558 Ag VX aa JI M3 5 UI Lal aa SI 
uc y & Dl Hc. 


uai ade any batal! Uaill US ISI lol 3 bumil Rul situ Jd : Jlduall : 148-5/147 : ilollg oall yo ebiglluu 639 
s5 ole eletill yi 383 .camo Jal ll Jago ai) lol9 Jamo wati us, lol gu : Ulsall € Lgi cany IS) debu 

US Is| ul s3 Jal S5 LS led Uc yogwaial 9 J230 os ll In 00 basil Rul Ul mol yg caca 
JS aallg Lea Bilal Rul elgil 0 £gi ag au yoll Jas 0 M3 AB d9 Rul Id gu lagleo pull 53 Ja 
OS IL OI Laiat sale al J0 ya Falall gu less gan Ol ales ISgag JSI Ako 68 wall 9 Bola blus G3 
Jal adl Ja50 yag J3 ya Ran Rul Ul lea ale yoga! : IgJB elisNI JaY S,31 593 39 .logleo Ja 
Ga La Alam @itu ul Rucu OB Jago ya Ls Uauo9 sila Slawl lgs Sjiltu Yo UN US SB agleo 
op Ea) R3 dal all Jd yo UN A8 ut Yg Lao gu Id Yg ala pb gp bo aga dag aed Indo 

Sd al VI Titis Vo HA Ula JSNI UN JSI Alka 69 gal 69 Bill beli 3gy wall Le Bil gl all 
AI JBL pall J0 VI GS Yg dites ASLI 093 Y jl bau LSI Agus yo Iis dau all LL 


(exo) lis (tamu oli lo gai) Sial oa oh) dala tab : 2/27 : all lc aa 53 S9 all J9 
DI gai Lis 4 00 MJ 3S ol sspug HL (sila) dala SI (dg No Bytic JI ad») 5 R0 SI 
ws ll ud J8 Ai yog uli all Jala : oles Js3 xgosd dal SU JXS Si Jali slab Loli (d sis Js3) Holi 
— boy W»d) Yg luc KS bo: JS, Hilo d8 Haw 1 Gg 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/699997296689748/ 
www.fb.com/notes/747442481945229 


3210. HUKUM MENGAMBIL UNTUNG DUA KALI LIPAT 


DARI MODAL 
PERTANYAAN : 


2 Episode Cahaya 
Apa hukumnya berdagang yang mengambil untung dua kali lipat dari modal ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Berdagang dengan mengambil untung melebihi harga modal hukumnya boleh. : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2577 


lis! ISI" pl 9 le dll oo Agil dio SSL 3 dio Jis 9 Jlall yul lagu J jl dal Sial yo 
Y/YAN tigall . pia SS lagu owl 


2 Gamar Leyi Elghazaly 
MENJUAL LEBIH TINGGI DARI HARGA KULAKAN 


Praktik ini merupakan tujuan dari perdagangan yang mendapat legalitas (boleh) dalam figh Islam. 
Akan tetapi ada batasan tersendiri dalam figh dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan 
tersebut haruslah tidak terdapat unsur mendholimi orang lain, yaitu konsumen. Dalam hal ini para 
'Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, keuntungan yang tidak baik adalah sepertiga 
dari harga kulakan. Ada yang berpendapat tidak boleh melebihi sepertujuh dari harga kulakan. 
Dan ada juga yang berpendapat, keuntungan tersebut didasarkan pada kondisi adat yang berlaku. 
Adapun dalam hal pengambilan keuntungan dengan praktik perkreditan, juga diperkenankan 
dengan catatan tidak mengandung unsur bai'atin fi bai'atain. Yaitu praktik jual beli dengan dua 
macam harga, kredit dan kontan sekaligus. 


REFERENSI: 

1. Al-Futuhat Al-llahiyat : 1/228 

2. Ihkamul Ahkam Syarh “Umdatul Ahkam : 111/178 
3. Yas'alunaka Fid Din Wal Hayat : V/285 

4. Ihya' “Ulumiddin : 11/81 

5. Hasyiyatul Jamal “Alal Manhaj : 111/83 

6. Yas'alunaka Fid Din Wal Hayat : V/147-148 

1. Hasyiyah As-Syargowiy “Ala At-Tahrir : 11/37 


11227 : duel laga 53 LS beo 
23 boy SB SSI UJI a53 lala gal Bobol 08 RL SI All Jl3 im UJI ap gal dll Jas 
— JSI pb JSX Jlall 


awai lo 3/178 ! AESNI idoc adi ASN 2 Kal GAg 

Sal Jaa dil Sa aa (Gear Usang ee Yolian Ja abal ay 9d Sesi Jlag 
Soiisall Jay V3 RI le laa 3 Cik BI pas J3 RS le Ul ll KA Jb Ul Ul 
al Jay NS Sita Ula G3 penak IS al Kual UN All JB gildl las gatil all Aslio 5 jaw 
Aas Jadi 205 


axai lo 5/285 : Bully and 93 sliglay 583 

dll Jslg oles dll JB: Jlgadl £ yasbil ayl Id 99 lady Kn Jl AD all al Etawa? Jljus 
Cyasll ld lgilty ogiyg lauk Cuy lo lgilts 68 59 Jo ciako ball ul slh susog .L JI a59 Bull 
All uas Alb Log pull 9D Bli yo dgwatalig 5 sll 9d Sal oksida 1 Jos SI Seal 
SAI 989 panel UJI uc Ka sea SIG UJI 9d Lil 9 yo donoioll dab ywan Jl UB 2 Ll 
ae mol Ul! masa JBS sll Ia usti 3 Igalsl 589 salll Tole cw Sodlall dg ol Sal ye S3 
JiB9 nyadaall 39 03 US 0 9D : JB AewAsng "dl Yaa G3 US lo 38 all X9 A8 p4EY SNI al al 
apl cust Asal csalusil tslosi sala ida 3s lalai cllS..33 Jemiall Sl 1 4 ag Am 


2IB1 adl asle sLSNI 98 Ol sal J3 : 
S3 ay Yg ce1 gal UN US UgSlad duel Jual lo alel 08 4 ya lau so Lau Y Ul akui 
ala asal gl ane) Ad lol sisa z0 Jl ade isb3 Situ Jas UP "nyi Ad Kel 4 s3 lo cas NI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2578 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al lol ob Jl Sl 4S dl umaali SL Al lagog Lulus yo JI Ja Yo Bio Ul se Ul JI 58 
DD ma Je9 0169 Sioyill Ol, .isuy 59 Uaisy 29 ! Auai lo 3/83 : aliall ade Janll dudls 033. 
ul J33) sseb Jen Ad dna a09 el gl Citi lagab 058 dina aib gl Isis GL Ian cl 
458 lh ade sy 9) diua odl Uadllg Isis HL JB gl Lo Sy Ig Sgloyy dl -gl Ji A39 cWllg (diuu 3 
Ilouo dl 0553 A33 VX a15 JI A8 3 Ulg La da SAI Ul 1 lali na ad Ul tia loh 
uc Hd & Dl Hat wi Jolud DI .Ulc Hd Jadll Jhud uu 


148-5/147 : ilollo sad us sil wAg : 
Algall S D3 camy Isl dala yo de 33 buuioll all JS ISI lol busutilb all suiso Jo : Jual : 
Rela yog cucgill jls2 Ole cleill LD 399 .cu2o Jal dll Ja40 you lola Jago yoy 9S lol bu! 
38 JSI US Isl ul cSNI Jal 5 LS le Uc wwaiallg J250 ol ll Jud yo bumil ul Ul 
ily Lea Hilal Rul elgil wo &si 63 Huloall Ju yo A0 AB Su Yg Rul 3d uc logleo gu 
s5 Jb30 ot Tell Ry ey 3 22n Ol alay Iagag .JSNI Alto 68 oill 38 Bb Jl ol jul gu3 3 95u 
gal ul ed le Loguaiall : 19 sl3XI JaY Sl 593 99 .logleo JI US Isl bl Leioi dc 
La 3 uamwo 9 Lrlilor dlawll Jl93 Sjidu Wo UlwNI US 58 .agleo Jal dll 230 yag Jis yals Ray 
u3Sa9 Asal anghep Ns sel asi ea Ubin yat lan seiles ra satu ul sana Jasa oat 
bel sital 3924 call le as Hill gll elsil 0 &si 989 Soul ol Jud yo WN 48 sud bun gl ha 
dgats yo Lyla doulyall Ob 9d ul NI dinis Alo Sula JAN UN JSI Ablio 59 sewa &3 HL JI 
Dl bl yaWl Jl90 ISI US A9 drs Bob JI 3S N Ul bu Gal 


| 2127 » nasi ale anal 63 Saba JB 

Dio dunc JSI dy) Rao B0 SI (R1) Alias (Agung Ol isl lo os) Sita (LaS4 Ub) : Sulall UL 
Bila Jg3) yuoll —l soil yes 48 00 WII 3S Ul Js24s GLS (B5ils) dsuLall «si (D5) 

Laga Gawe tol J3 509 seal All dala sale alas pasal ami IL El Jess all: 
al aa Ng but Cin 5 Jia £ all 9 X wa le 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/720638417958969 
www.fb.com/notes/784042391618571 


3001. BELI SAPI SECARA HUTANG DAN MENJUAL LAGI 


KE PENJUALNYA DENGAN LEBIH MURAH 
PERTANYAAN : 


Asalamualaikum. Mohon pencerahannya. Pertanyaan ini sudah 3 kali diajukan Namun tidak ada 
tanggapan dari para admim. Karena kasus di atas sangat penting maka kami ajukan lagi. Contoh 
si A pinjam sapi ke si B seharga 10 juta. karena Si A sangat Butuh Uang maka Si A menjualnya 
sapi pinjaman tersebut pada Si B (orang yang ngasih pinjaman, Kami katakan pinjam sapi. Karena 
orang yang punya sapi dann yang pinjam adalah sepakat diganti dengan uang. Makanya katakan 
pinjam sapi.) dengan harga 9 juta. yang demikian itu akad terjadi sebelum berpisah kedua- 
duannya. tempat yang sama. Pertanya annya sahkah a'kad diatas ? Jika tidak sah Bagaimana 
solusinya agar bisa Halal. | Ahmad Beri |. 


JAWABAN : 


? Rampak Naung 
Sebernarnya kasus ini sudah sering dipakai di Bank Syari'ah / BMT , ini bukan hutang sapi, tapi 
jual beli dengan tempo, Bai'u bitsamananil ajil, A. membeli sapi pada B dengan cara dihutang 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2579 


seharga 10 juta, lalu B menjual kembali pada A, dengan kontan 9 juta, ini aman dari riba, asal 
tidak disyaratkan dalam akad. 


SI 2 IlasaYI PP KASI 3 Small Jaa KI Ob K Dik TA | PI KASI 

By TI ya oya Ji sela TB Akal! PL) Uiaehl Ang dia Lenny Alat! oa abal Gada ON 336 (RP) 
SUS OS OP 3 JB Ea 4 NU EN ColnYII ALA AU mal is G Ung yba MMS SP UV edan Ula dp 
bd Dpa J3 Y RU Bodi Ob low YI kaka Cp diale. 

Aoa oya Jalin Un SAI oya Lena Ol ali SB AI Lena) Joel Il aldi ya dal uya Hal ne JU 
Hera ya Ji SU Lenpada Y 3 el am JB) 6 JII adl pe ag UV MS Io 


Imam As syafi'' rohimahullahu berkata : barang siapa menjual barang dengan tempo dansi 
pembeli menerimanya, maka boleh menjualnya kembali pada si penjual dengan harga lebih merah 
atau hutang atau uang kontan, karena yang kedua bukan dari bagian yang pertama. 


2 Umam Zein 

Kalau sail membenarkan jawaban Kg Rampak Naung, berarti kasusnya A menghutang sapi pada 
B, bukan meminjam. Meskipun 'hutang' dalam bahasa Indonesia sering diperhalus dengan 
'pinjam', namun dalam kredo syariah pertanyaannya harus tegas tidak ambigu, bahwa yang 
dikehendaki adalah hutang dengan ungkapan pinjam. Kerancuan kalimat di atas tadi yang sempat 
membingungkan banyak musyawirin pada postingan ini. 


? Dewan Masjid Assalaam 
Kalau menghutang sapi nanti kembali hutangnya juga sapi, ya harus tegas membeli sapi secara 
hutang. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/696376553718489/ 
www.fb.com/notes/746581575364653 


3045. HUKUM MEMBELI BARANG SITAAN BANK 
PERTANYAAN : 


2 Huda Nurul Wahidah 
Bagaimana hukum membeli barang hasil sitaan bank ? halal kah ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Apabila penyitaan pihak bank tersebut dengan jalur yang benar maka boleh membelinya, 
penyitaan bisa dibenarkan bila : 

1. barang yang disita harus sejenis dengan hagnya bank. 

2. boleh menyita barang yang selain jenis seharga hagnya bank bila tidak ditemukan barang 
sejenis, bila barang lain jenis tersebut harganya lebih mahal dari hagnya bank maka barang 
tersebut harus dijual dan pihak bank hanya boleh mengambil seukuran hagnya saja selebihnya 
harus dikembalikan pada yang punya barang tersebut 


Ipad yul JA Uluuo act (Alun) 287-286») - 0d Sgleb dual Kd Puma! duty 
CE US (Ya gl Gniiou dang gl 489 gl dll 95x gl lu luc Gasiwl UB aon al cus dug Nic 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2580 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Si Julg 2 ale Ig 1 18 Lisa Sulu Niiwo isl guoll dad 49 Ab bas We ig lol cus 
Saiwd mall SL Kum dalil LN gai 539 #doley Y Lgnoto Syil US Hole dric yd yo 
SNI yo IK UB sintiall el das ul Yitu lo de moiin9 “Astioll doud SSL HoIb dilail9 elgio dadi 
Jay Yg 4 lb Nb Tio call US UB ebi 048 Sic Gasal UI Al dl Bl 2g Bawuio 3S 
SU diy Yg Sio 31 Teitao Tio gl yo baya 290 pl lo ci 4 ul Woudy9 09) Ao yh Jo ea Sl dl, 
umindl 58 Ul dol lg A5 gais 46 S9 Lab Ulo yo A5 yais SSI DN 3 diy JUS Ul I5S9 

dis os al un le Luo gl ulu le IL) g250 yaoll US gg ol ul xl Sl asi asi By9.mal) 
gg rs san Al Yg Sl dl Broo mall US Ul 23S3@ll Jladl 351 Jog dos V9 eole Ul dad 
Y SU Ale yo ssh Jul Song sule AXllg oxna jl IS lo yo dsl ul SI ade dio Seslall cal 
Jung gasal old Utig UL uan NI cak 9g Y Amd Ala Lal SNI V9 ISI9 100 AYI Gaia 
ulas SSAI JB ulg 29520 wule 499 820 gaul sio 40 43 mL Billy ai Jill « ulus Yg SS 

Y Gugilor Ig Acb dino Wo RO) gl dai 1S 0 gl SAI yutiy ASJo Winong A3 Luis yo deSlall JS 
vas (Sisil ilogid di09 Fiiuo DL diy dobel ASol gl SI dalc 4 Ob ci Ul SI Gb 099503 dus) 
Ga ash X9 doi swadil dASI 3 ru ISI Wde g0Ao de al mall yo doSlall suci yd9 4Slog dis 
Sol ul dis oa Ru ade maitug sil Jl you X9 3ls Sad UB dis ade olosNI Kol Ul dis 
gl ora 909 23SiA bodub aa lo ssl J jls myll lo A81 Soy al gg lal Si Jl 29 aah 
BY SI Kasal ny ANE doa Ag dls SSL Y ui ISL dos ,& Ale Ao yh LSI saullolao gl Aclisol 
ba 3 ad ale Agalsu Abg Mio Sy J8 yA Hggii doll Ug elok dio SSL ll Ul kt Ul NI 
oma abg as SI J Ula sol Jung JSI gl le J lo Jio sll ale YS ISI 0053 yo 253 3g2u 
2 @ulgillo dnill yo Loro 5 cai au mx lo ati UB d9 


15450117 5) - 8 009 - sm luas ( 

all Bl G3 NI Ani CS) AI € Ol) wal ol 235 ust (SSI d3) . s3 Sis (Lus) yok 3 (Gil € u!s 
d (Th I9 Kis ole gl opa sal Jay A3 Alb s5 Yo giito 1g ale bis 3) « lele I555 (us 

Sub Lo Je3 93 ih awal (sadsall ade 0588 | Ul dwi jug 1563) d jab € Ol (dls io 3 gain SS) 

Lay Je) Wkistal dis SL Al CSI (LKS in d3 Si69 giiso 588 le 3) . Near en gal 

Jung Y Jlba « LS9 Ob 0S Ab ALI 3S IS|3) « ul53 $ RMAI9 dsino 9 H3 ad Je (v6 dll SJ 

S3 ls ya Yg (VI Jlal) 


298 (ui ve all A8) Li Ja) Wal (ui poje So Kla) Sell Sl. (tak So Se) 
egas Aang Jual 3 Aa 3 saos Cl AS B333 « Jail ad Sy Hiilb lain NS AS) 2S 
Jika le Hill AoBI 38) god Ri Akal ole Hill A0 58 LAB Ri #5 Jia pogobil Sic 
di yajal Sl ON (asia Sai JB Ab UI dini6 Rel 93) SENI SSI (ale Yaoi 392 lolI3) Jlsl 
dll al Ain Asih SI 99 Al B3 « ori GI all u Jogils Jigil da5 JB yulilg aiual 
diah Sai ali NI Silu Ad Uh Aa) HI JB le (Jas GSol Ul 3 J3) Goda (SL Yg) « lagi 
dp Sl KI AB NI dki Gol Ol ES Lt din Elis Oa KONI 4 SI Ga Yg SI ES ale 
ale gyael3 Up 9yae WE 3 USS US (A12 m32 Jlo SSI J9) « lbsSi9 dago GELI S3 CS 538 Musi 
S0 3333 Ng « ad K3 9pa0 35 S5 G0 gini Yg 9286 ole ale Ki Jo yo bl nj Ao 
His sll Jl Io 33 LIL Gill Ale dio 1853 « lo A33 93 IS. 9388 WE 55 IliSiul 
JII, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/760684493954361/ 
3141. HUKUM MENJUAL BARANG YANG MASIH 


DISEWAKAN 
PETANYAAN : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2581 


2 Auliya Az-Zahra 
Assalamualaikum.. mau tanya, sah kah menjual barang yang (masih) disewakan yang dilakukan 
oleh si pemilik padahal masa sewanya belum habis ? syukron atas jawaban nya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, menjual barang yang masih di sewakan baik di jual pada 
penyewa atau di jual pada orang lain hukumya boleh/sah dan agad sewanya tidak batal / penyewa 
tetap berhag memanfaatkanya sampai akhir masa sewanya. 


PB il yap SBB yani US IP ma IG BYI ai Y 3 bas SS dl eliadi CabI at aa 3 
WNAA Gl able pebadi O3L aka J3 ABI 
HCl maa Yo AA Tami DB ad PN His UV Hadi Ae pl oral Ae Aoaly SIS sya el SkrYI Ja Y, d3 
Ag gluna Lala) MY BjrYU Ale OS Of Goda Jet Yg SASN Osh ata dy oa Il PAUS j0 SAK pe siy Bpr 
Sore! 33 Gabah EL ay ph ci Ig Bt Anu ag UE ad oa Us Ulle oU d Ob 3) Saka Tali 
y/va 

Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/717340794955398/ 


3154. MUAMALAH JUAL-BELI DENGAN PELACUR PSK 


WTS 
PERTANYAAN : 


2 Suryono Cah Yamaha 

Assalamu'alaikum wr. wb. Mohon pencerahan. Diskripsi Masalah : Sebagai sales / pedagang 
maka saya harus melayani setiap pembeli tanpa membeda-bedakan status sosial termasuk 
pekerjaan termasuk di antaranya pembeli dari PSK (Pekerja Sex Komersial) yang mana keuangan 
yang dipergunakan untuk membeli barang dagangan kita dapat dipastikan 10045 dari 
pekerjaannya melayani lelaki hidung belang. Pertanyaan : 

1. Bagaimana hukum jual-belinya ? 

2. Halalkah keuntungan yang diperoleh dari jual beli tersebut ? Terima Kasih. 


JAWABAN : 
HUKUMNYA DITAFSHIL 


? Najwa Asnawi 
Wa'alaikum Salam Warahmatullah. Tergantung pada apa yang dijual-belikan, kalau yang diperjual- 
belikan barang halal maka hukumnya boleh, jika memenuhi sarat jual-beli secara Syar'i. 


2 Ghufron Bkl 

Terima uang dari psk tsb hukumnya makruh selagi pedagang tsb tidak tahu bahwa uang tsb uang 
harom, kalau si pedagang tsb tahu bahwa uang tsb uang harom maka hukumnya harom dan jual 
belinya tidak sah kecuaii si pedagang tsb membebaskan / merelakan maka jual belinya sah akan 
tetapi uang tsb tetap haram bagi si pedagang tsb. : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2582 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YIY & Cdi dilel 
IP SAS AAA eU ani IMB ALI AE Ol pl 3 IX One ya Alalang SUS din BY RSI ga 03 
Ki 


Y/A oU zilel 

Ja at dala wa Lauk TAS Jo yel da3 Jd ob SIA deal OP AL ya ey USG lab GA Ih 

Ady al ya OT Al lab DUS JST erat Ie el AAN og SA yel Of SI dad Ula. Siah V3. Lal 
Long JG Je uya 


YNA Ubi iilel —i 
Agobdl Alih Rat SI Slot Ara Ona pl ng IL 2 CA IE 04 10 pa — JE (GA) 
SLS dalan NS GT — ILY CL IA Jay LP aa Ika Of A3 ON YR Yg BS. 


Makruh mengambil sesuatu dari orang yang berpenghasilan halal dan haram, seperti halnya raja 
yang lalim.Kemakruhannya berbeda beda menurut banyak / sedikitnya barang syubhat yang 
mencampurinya, walaupun makruh namun tidak sampai haram.Terkecuali bila diyakini berasal 
dari penghasilan haram maka haram hukumnya.Sedangkan perkataan Al-Ghozali "haram 
mengambil sesuatu serta bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya berasal dari 
barang haram" adalah pendapat yang syadz. | 'anah Al-Tholibin : 2 / 214 |. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/775108949178582 


3158. TIDAK MEMBERIKAN UANG KEMBALIAN JUAL-BELI 
PERTANYAAN : 


2 Safri Ishmayana 

Assalamualaikum. Yth para ustadz, mau tanya sehubungan dengan muamalah. Di toko-toko besar 
seringkali mereka membandrol harga yang tidak pas, misal Rp 12.555. Ketika membayar, 
tentunya tidak ada pecahan 5 rupiah, dan akhirnya dibulatkan, bahkan tanpa bertanya ke 
konsumen. Bagaimana hukum nya kasus seperti ini? Apakah sah transaksi jual beli nya? Terima 
kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Jika ada sangkaan rela dari pemiliknya atau ada indikasi kuat kereleannya dengan 
mempertimbangkan segala aspek, meliputi bentuk barang, situasi dan kondisi, tempat dan 
pemiliknya maka hukumnya halal (penjual) mengambilnya. Namun bila disangka rela tapi 
kenyataannya si pemilik (pembeli) tidak rela maka hukumnya tidak halal dan wajib menggantinya. 
Wallahu A'lam 


| 116-035 SSI duga Solid 

ade Ja SU algis lah BILA labu 9x50 pl sni JS yo LA las SENI slg3 Ja abal lay Jiwg 
dlall ul aib ade AE ind Sing dl 93 dal all Ale Ul 195x039 sllu K09Ka50 UE Gl ag03S 
Sol dal dl DG NI9 clans d0 J aib SN Ubul sd @@sl d jl lo yo 420 segi SSL Raw 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2583 


YOU OLS bs lo rUE Jlo yo Sh Ul uli gnu Ul el yo ale9 249 023 Kuil A3 ale 
al sal UD Jlug sal 039 was Rom 88 Jl gp lg well Ius sls Lli3ug Hd £9 adl 


368.5 3-3 wiWll Ale! 

Snsoll Jbyg Aing 355 Jago Alisys sll ASlo La, Ul 80 Wiro plalo gai y0 SSI Ulu Y92u 
JB diy ll Josug Ul yisg Apn pl Yo SSL « ul jgn SI (dino gai yo As « ul po509 J3) 
ade lal Adg3 JPU gl binus L353 US Jul SENI Ob ul dil sabu SU SNI d Lag» Ig dai 4 
lgs GS IS gd Lal yi Kilisig 0.42 dylcg Lajll ob SI ( lisug da3) al aula lo 

za Ulas sislss5 


316 202 5 agisall Ulxy 

ulat gal! lolg (Sad SI) ll 98 Jodi JW Kental de Sola 93 93 will UWJI lol 
53 Igalislg le adl Wbsl lol Lilin! Uma) & sialan! Lolg BN gl Ug.agoll Jll 48 d iluall lol 983 
Sio elIS9 Y Al ulos U Joou Jd pl Lgu drlyg All Jglis ISI lol D yeslog Junoa SAI 
Y dari gol JB9 aga Ad al lalai ade Anld dins elo Jl Ria X0 ala Jilb A3 Lai Ri Ul 
Jul vs Yg Sold Ul yan Jl Anya Y gl Ulubll ade Laga Ul uk ae 3,39 Jb dc you 
Las d3 U3S ul Cab 0543 Ul UNI pe3Lddlg elllad ellg3 euguts V9 btiud Lis 325 Yo Id yog X0 
@dbiiiy Sig Jill Jluuo 98 yowy Nil days yul Juol de sugaug Kawan Al A9 A8 Ali lo 1013 
yo di Jiluo gd Igalisl 38 IgilS Ulg Uasg Isoc yawi Jlg0YI Ul yet bo yu Y gl snll Sila 
ade SL) dig Lbiso 03 ol bit il paid dis pala | biso 3S ul Ad byitu Jdg OWI IK 
al ane wal Jlo JS 94 lal A8 Lay lo Lolg (yubil SI) SNI le 0,Sall guci Ulu 0,Sall 
Y bad Igalislg dlsb Jabug Jis las ella elloig Ale sal Calalu gl slow yo job dus mol ic Lab 
gal JB9 Lerinad yan JII Leola Lai ariel mL yi leil segan JB Jl Sio Jesu Yg Jitu 
Jas ya3 Jasu9 iis lo ale 0 3S Jio oli dc mol X3 4S Jd #ng3 SI Hug sya  dibuis 
Al los Y JB Isl SS S3 Jebu J 209 UlsAll JB Isalg ells 55 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/773815409307936 
3165. STATUS ANAK POHON YANG TUMBUH SETELAH 


POHONNYA TERJUAL 
PERTANYAAN : 


2 Ni'mal Fataatu Ana 

Salamun 'alaikum. Pertanyaan titipan tetangga rumah : Deskripsi masalah :Ada orang beli pohon 
jati,lalu ditebang. Setelah bertahun-tahun pastinya tumbuh lagi pohon jati yang baru dari bekas 
yang ditebang itu. Pertanyaannya : Milik siapakah pohon jati yang baru tersebut ? Mohon 
jawabannya 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, mengenai anak pohon tersebut ulama' berbeda pendapat 
dan menurut pendapat yang bisa dibuat pegangan anak pohon menjadi miliknya orang yang beli 
kayu jati tersebut. 
(toy Pl ud 
Lain UI ole en Joel dm AI, | Ugag 3 Jeras Ja dll ag R2 29 yan gkl 2 pmddl SY G Oy peta ar Hlanl, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2584 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ISNy Upi Kord NI Lg dia RAI aa LA Ga UI SY ULa2S Jkt KY O2NL 3 GI Udan al Lean oya Ke el yua 
BUS Y AN pet Sortual de Lgi AJI Gal JB SSIYYEH ya Seal kenony LS Jap IS Lagi) Goutal cl» 
AB PUS SY PE em aa SS Sig 3 dlu opa. 


Ulama' muta'akkhirin berbeda pendapat tentang anak pohon yang ada dan yang baru setelah akad 
jual beli, apakah termasuk dalam jual beli tersebut ? Pendapat yang bisa menjadi pegangan 
adalah anak pohon termasuk dalam akad jual belinya selama diketahui bahwa anak pohon 
tersebut adalah darinya, baik dia tumbuh dari pangkal pohonnya ataupun dari akarnya yang ada di 
tanah..... (Tuhfatul muhtaj juz 4 hal. 453J. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/716605141695630/ 


3242. HUKUM MENJUAL PERNAK-PERNIK HARI RAYA 


NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 


2 Moch Soim Assiyami 
Assalaamualaikum... Bagaimana Hukumnya membuat dan menjual pernak-pernik perayaan natal 
seperti: topi santa, pohon natal dan lain-lian....? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam waromatulloh menjual pernak-pernik hari rayanya non muslim hukumnya 
tidak boleh karena hal tersebut termasuk membantu kemaksiatan. : 


SINYA SSI Sola 

Lusi goles X9 Lgi Yg loo Ng lang Y or danbo 0 Lis Lil ui Ry Ul auol Jay Y Alli ul JB Is 
ol yo saku Rio 5041 2X9 WIC9 Ad 4S GlC gl digleo 9d Sl dls lg. 

dsulo 99 elolell HliSI9 suokwall dc UJI Jal 4 yasiww lo gu NI d5Il5 JSI dloleo Jlku cal JB 
Slo bil 9 SSI gu 5ls5 49 9 dd al lewl Jeuisall Jg3 A9 LAS, Yo das 9 plall dlo le yo 
din Gungdl Jou8 53195 9 du 9 lo wdc. 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/709050845784393/ 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/975-tasyabbuh-ii-menfasilitasi-perayaan.html 


3469. HUKUM JUAL BELI SAHAM 
PERTANYAAN : 


2 Radar Marko 
Assalamu,alaikum, bagaimana orang yang ikut menanam saham. Menurut hukum islam apakah 
diperbolehkan? Terimakasih 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2585 | 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


0202. HUKUM JUAL BELI SAHAM 


» Syafi'i As Subki 
Assalamualaikum wrb, ustadz bagaimana hukum jual beli saham? 


JAWABAN : 


2 Cecep Furgon 

Saham adalah surat berharga yang menunjukan ikut terlibatnya pemegng surat itu akan saham pada sebuah 

perusahaan. dalam masalah ini terdapat khilaf namun saya cendrung memilih pendapat Syaikh wahbah Az- 

Zuhaili yang membolehkan dengan beberapa sarat : 

1. perusahaan itu harus memproduk brng yang tidak dilarang sara' 

2. harganya harus jelas, jika harga tidak jelas seperti nominal harga tunggu likuidasi dulu maka hal ini tidak 
boleh alias haram. keciali pendapat Imam ahmad, ibn taimiyah dan ibn goyim dengan alasan gias ujroh misil 
atau mahar misil. 

3. jelasnya si penjual saham pada majlis akad. jika tidak jelas maka tidak boleh 

Lihat Fighul Islami wa adilatuhu hal jil 7 hal 5036 : 


Lagu Lgio JS 0 Sagluio cl al sll AS AJI Jlo yul) mutd Hodlwoll US 2 99 sS will 100 193 Saga lol, 
ala udi mo 69 Aoi Aoi apa coil | io pdiluall Is Jioy 99 (dodluall 4S sil Jlo yul) yo 552 :agwll9 
aU ISL 0 em JW pari Yuu SIG sagu Uso dl ISI adl Uoi JWL ses) AS Hall ab Usai jl IG a53 Lu 
day do. 

Aa YN cod Ula sudh 2954 DG danoidl ABy) 30 ssi US ISI lol cc oa saga YI gu bgilig oi 3 95ug 
dc Lub3 sawi ul gboiy lay gl paid al 9 Gua ag Ian Ao Slslg .elalell adla ic Rul dvd bi ya 

gx lol myulill Bluao ibu lug «Ijlias Dacg “gu 98 dial usig SAI 48 Jiall salg sala. 4S Jiall sea, Jaa 
old ella N Lo k50 ye Lea KULI agild ea 3 call Se liil 118 LeSlos N BUI US Isl «SI gol dc ag AI. 


2? Ana Uhibbuka Fillah 
Kajian hukum jual beli saham adalah masalah ijtihadiyah,imam-imam madzhab serta mujtahid yang semasa 
mereka belum pernah membicarakan dalam kitab peninggalan mereka, dari beberapa referensi kitab-kitab 
ulama kontemporer, ana berkesimpulan bahwa hukum jual beli saham adalah boleh, apabila telah memenuhi 
syarat rukun jual-beli menurut figh islam : 
- adanya ijab-gabul langsung(tnpa selang waktu) 
- kedua belah pihak mempunyai wewenang penuh melakukan tindakan hukum 
- Saham merupakan benda yang memenuhi syarat untuk menjadi objek transaksi jual beli yaitu: 

1. suci barangnya 

2. dapat bermanfaat 

3. dijual oleh pemiliknya sendiri 

4. dapat diserah terimakan barangnya dan harganya secara nyata 

5. barangnya sudah ada ditangan pemiliknya. (An-Nawawi juz II h 2-21). 


Selain syarat di atas, ditambah dengan alasan-alasan : 
a. ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak 
b. saling menguntungkan 
c. masiahah 'ammah 
d. bisnis saham termasuk akad mudlarabah. 

Referensi: 

Syalthouth hal.355, Al-@ordhawi juz | hal.251-522 


http://www.forsilaswaja.org/.../0202-hukum-jual-beli... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2586 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/834925286530281/ 


3540. HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MESIN / 


ROBOT 
PERTANYAAN : 


2 Sukri Abadi 

Katanya dalam jual beli itu harus ada penjual dan pembeli (manusia semua ), bagaimana 
hukumnya ketika penjualnya itu tidak manusia tapi penjualnya itu dengan mesin ? seperti contoh : 
pengambilan uang dalam ATM, mengambil air minum dengan cara memasukkan koin ke dalam 
mesin dan dll ???? 


JAWABAN : 
2 Nimas 
HUKUM JUALI BELI VIA INTERNET MESIN ATM MESIN MINUMAN 


Membeli miniuman dari mesin, atau jual beli barang melalui internet hukumnya sah asal 
memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu : 

(a) tidak ada unsur penipuan: 

(b) barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli: 

(c) barang yang dijual bukan barang haram: 

(d) bukan riba. Sebagian ulama mensyaratkan yang dijual bukan emas dan perak. 

Hampir semua ulama kontemporer sepakat atas bolehnya transaksi melalui internet, mesin ATM, 
mesin otomatis untuk beli minuman Pepsi, Coca Cola, dll, atau koran dan majalah. Salah satunya 
adalah fatwa dari Dr. Ali Jum'ah Mumahammad, mutfti Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam fatwanya 
no. 2785 tahun 2005 menyatakan: 


Silell Jia SNI JLN Jilug yo dgall 058 yo Ali N doll SALA Jilag yo dug Ci BNI, 
io lgil Hobi ONlolaall 19 Jilugil 059 pldiisal AS 9. JLASNI Jilug yo bd 4E9 ASLI KS 
ali Juolgill 9 Rul 6 dal Bb IS yag gl Ulas gl aoi ole Jati N Ai Ju psi LS 
Asli 0 Las Saos o gal dc DNA 9x abill paid doll 99 Lgolosiwul (Soga sll Wol 
dm lo ade elug.gils ye Kun LS Sio Kd de dorioll Class SSS 9 bul 915 170 0,53 dau Lo: 
onset oli R0 lava Sie umasig gl ade UNA - Algall Clogleoll AKu - Cs yNI ali Ul 
Sila gs Trio Cs ISI Colors S3 EiS9 Ea Sale Jaw N9 yasdlg Ulgall9 


Hukum jual beli mu'athoh itu Boleh & sah di dalam suatu perkara yang sama-sama menganggap 
jual-beli 


WS j9 Ko gun50 A29 de lu Jlo Alto Lc sing Adgleoll A59 Wc sentu send dblio do 9d sll ULS 
Linooll Ixy9 Js189 Olbul demo9 waiog yo Gale Hgia0g jituog il Sile dis Gisiall 93 d9 HL 
Josillg ISS SiSlog elinS Ldsg eklaill dc Jy lo gag LAI ab d3 b sale leic L u00 dewoll 
Pe NA An 
Ie ee si Wa lo Ka Maa gelas 
Solyasll Sya jl Snmo dal algiall yio ole abg al Ml (172-173- 2) adal al ml wat 


Dalam kitab asna al-matholib 7 / 372 imam nawawi menghukumi sah jual beli mu'athoh : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2587 


SIRI (giBII Kei (42659 Sogill SUSIS) ana JKN Jkall SI (illaslL ) gali (Sini Y9 253) 
BINI pilu S3 253 bal biasa Sih J SY (lai Gaill ase5 LG) JS SI (IS 58) d (SESI) 
&53 bs 923 (WsSoll ilolsal) gx (5153 LAM ) gula Rio us (A50 ) dilball 
Bill sonia lg sasa ) ilblalk gull 1Sup SE 593 (JgNl las) 318 Jlo5S Holan kestslll 
anta (Slain) SSI 98 (Mild JB3) Ab Ul Asn3 ai Gl All 235 Lu dala K Olla (swil 
ak ah ala Wlallg A3 Jins 55 Goikuo GX A35 lo da (Sglw Ul) Aa Sl yel dah Jl SU 
09)x26 ygul uil UG @spSal 9 Als 33 selai! SLS Lag yudi cuba) dilas NG 3531 3 Lal WNI 6 
#Wleall 27903 SESI 38 Je b9519 dell wd JI KE H3 gal 48 iblaall X3 JA 
kadas Yo bal A39 389 Jga8 X9 OlSul UC Yo Llbsy9 Uaio9 wol Je basi UI 


? Ulilalbab Hafas 

Masalah beli minuman yang tampa agad itu kan masuk jual beli mu'athoh... terus masalah 
transaksi pembayaran lewat ATM itu kan cuma sarana aja... toh hakikat nya tetap BA'I dan 
MUSYTARI kan setor dan ngambil... yang tidak sah itu kalo di situ tidak ada bandrol, sehingga 
terjadi ketidakjelasan harga dan bisa merugikan salah satu 'agid. 


# All JB anu gl kd Kal dogleo dal sasa 0 palao 25 Isl duo Elull uc Ru Ul 
inglan dlu aglao suS gl Cal gl 84 din SS Ai lady Ja Jl Ns JS ll MA ul ul AI A02) sila 
dlilo lo Ubgo 2.1 waioll (5/15) 


2 Mbah Jenggot II 
YUPS, Menurut Imam an-Nawawi dan al-Ghazali hukumnya sah. Referensi : 


Y Jami SI (Slam ) Kali (Sisih X9 €39 noda! LSI ,lb duS0 3 : 5x2 2 2 all Ala siwl 

Ualill dag lo) JSI (K3) J SN) ala oli Agan (Gelang Sani 3) sana 
Suka olls Rw 6 (1014005 ) dalaall BKI siluS Sal) 2258 bal bla Cui Al BN (le 

(JIN alas) 3S Jl5$ ilblaal 4 slall 553 lo yag (ObXSalb ikal) gx (535 a13) 

ada Ol) 885 la oli LK Ul (lil Bil sasidalIS ly Lagi) ilblsalk gl duo AE 333 

das (Saku Ul) ag SU Gal lai Ol si gus (Sat ) sULAI 53 (Wilis J3 ) cab ul Jang 

bas adil Kalo Alas JG 353 93 Lol WII 9d AS IS$ LS) EUlall3 BS Jia Jab Snikuo DX 0835 Lo 

Al yg 406 yul al UE Esndall 48 Ati La call HuSI9 

USS guall Jai 39 Lao al2 LS GS ISS3 . bas G0 GSal73 Alap CuSu Jali S3) Gu all KAI 903 

Al KELAS uga 98 HS ye dil wa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/806070416082435/ 
www.fb.com/notes/858159357540207 


3585. HUKUM JUAL BELI DAGING YANG HEWANNYA 


MASIH HIDUP 
PERTANYAAN : 


2 Gombal Mukiyo 
Assalamualaikum, bolehkah membeli daging kambing yang kambingnya masih hidup ? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2588 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh, jual beli daging hewan yang hewannya masih hidup 
hukumnya tidak boleh karena sama saja dengan menjual bangkai yang najis. Wallohu a'lam bis 
showab. 


p sat9 land LAKI el gag Lsps5 130 Mp3 log Ja sig LAI) dish d2 aan Y JoNG : sala A39) 
Jgallo pilgal! B1025 L3 m9 Gisall Aing 

NG Boiall K9 susul aliag Bli WS 15 UI 00 duotiall AKI (€53) : Ugal A4 Egosall 
sal Bh: ia Maa ae ea 
H3 909 dougall 0 Rlati lo : J3 misll OLI ygaboin9 HN dniuul U914 Ad9 dnpoll alus lc All so 
ac Jadi : JB aus Cas 1 Sr0 ll JB « Sio ll laa Tang « pd 429 Sido jill9 ygls gal olg, 4 Giyo 989 
Al | 581 s0 Jal xc Ia . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/843850188971124/ 


3592. KETIKA ADA CACAT PADA BARANG YANG DIBELI 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 

Assalamualikum, saya pernah membeli semangka, pas sampai rumah semangkanya saya potong, 
eh ternyata isinya udah rusak, yang saya tanyakan apakah boleh kita mengembalikanya dan minta 
ganti rugi ke si penjual.? 


JAWABAN : 


2 Yi Ghufron Bkl 
Jika terdapat cacat atau aib pada barang yang kita beli, maka boleh dikembalikan dan minta ganti 
rugi 


D9 usil S3 (log) 5959 (vAw maSS GNI mail Hosg NY Luca lg ) 1d y009 suga luas 
Slo (on) SL asa 8 ala ai (920) el pu ( Rabu susti9 ) lang Jab Said 59alI 

ah ygmo MY (seb 3) Gala (ale yo X9) Le milk . 

uni ll J3 Ng « Lyso LaguSog luan baron dia ow lo 989 carilall Ula» yu) Auleg dy 1 subila 
Sal ad Castod oisa mis Sl usil yaa Sita 25 49 alall gal! Yiluu 93 LS Mal dy N 1 Wall 
ati lo. 

Hai ah le a90 yah Rul ad 3 Garis inai af ak sgsnoll lada ya AS Al Asa Y lo lol, 
ul vA0lall Tukul sagiiS 4S pituall (Mal loo Ji mall 3 20 501 UB ) dio USAI Yuli MUI 253 
W9S bg sial Ul GaS9 pusuolL dis susiwoll II gi « A9 cina 3 8 did goo 49 20 LSI 
De 5 X9 le mo Lo ( ola gue iluS9 ) seb dindgan 00 UKO4 . 


J3 . 
J9 Al yo Ag psi! IS yo JI S9 AI KD UAMSI Ul leldS drag JJ 909 VA Gill 40 


2 Ummi Af-idah 

Wa'alaykumussalaam...wr.wb. Afwan, sekedar ceplosan saya saja, sekalipun boleh, tapi alangkah 
baik & bijaknya jika tidak minta ganti rugi/ dikembalikan, karena itu isi semangka tidak bisa kita 
lihat secara langsung, mungkin si penjual pun sangat menginginkan kalo isi semangka itu bagus, 
hitung-hitung, kita membantu orang lain, jika semua pembeli ingin mengembalikan & diganti yang 
bagus semua, kan kasihan penjualnya, afwan.. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2589 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/839328972756579/ 


3689. JUAL BELI BURUNG KARENA KEMERDUAN 


SUARANYA 
PERTANYAAN : 


2 Raminten Klayaban 

Assalamu'alaikum, mau tanya kasusnya gini : "saya beli burung murai harga 2 juta. setelah 
dipelihara kurang lebih 3 bulan, suara ocean burung tersebut semakin bagus, hingga ada yang 
berani membeli 7,5 juta./ gimana hukumnya jika saya menjual burung tersebut seharga 7,5 
juta... ?? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Boleh jual beli burung karena kemerduan suaranya dan 
keindahannya : 


Jago & yi € goal : 
Bladla ogdllg VA SOI9 sUlallg soollg Jleddlg ball pisa saull9 JAS asa 59249 U Bi (aw) 
sUAS 9 wuldisll 9 skull 9 PTE AN Oi ga al wgllIS dig KU log UlisJl9 load 9 alasll 9 » 93! 9 
Y Riliio GA XS dh asap Ray Agaig Ld JS3 Jaullo jall s9»g9 deJl9 Jaddlg » al 


laS a20 gbi Ad log y05 laa US Ri N oU 233 sean yana Ab gl mo wll isi (Rul) : Jaa 
us 494 Eliaiw dl gl 2859 « all coloiok Hell R8 « dmudy susu JS RI Ul say X9 » yul « 
ls goig pakaill sll9 «JI uu doll RAig « Aiu yo jl Mall Rei9  Wono Elaiwl cwlvsll Rig 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/855528571136619/ 
www.fb.com/notes/896380033718139 


3757. HUKUM MENCAMPUR DAN MENJUAL BARANG 


YANG BEDA KUALITAS 
PERTANYAAN : 


? Nopi Muhammad Hendarto 

Assalamu'alaikum. Mau tanya, misal saya penjual beras,beras yang bagus saya campur dengan 
beras yang biasa dan di jual dengan harga kualitas bagus, dan sayapun tidak berkata kepada 
setiap pembeli bahwa ini aslinya adalah beras campuran. Apakah ini penipuan dan dosa ? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Memang benar, dilarang menjual barang yang beda kualitas yang dicampur 
menjadi satu tanpa sepengetahuan pembeli, sesuai sabda baginda Nabi SAW dikarenakan ada 
unsur Al-Ghasysy (menipu) namun bila penjual memberi tahukan kepada pembeli mengenai 
pencampuran tersebut maka hal ini diperbolehkan dikarenakan bukan lagi termasuk menipu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2590 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Referensi : 


2 Mas Hamzah 
Nabi bersabda dalam sebuah hadits sahih riwayat Muslim: 

lo yaa lina yo 
Artinya: Barangsiapa yang menipu kita, maka ia bukan bagian dari kita. 


Hadits sahih lain riwayat Muslim Nabi menyatakan: 
Barangsiapa yang melakukan tipu daya maka ia bukanlah bagian dariku. 


At-Thabrani meriwayatkan sebuah hadits di mana Nabi SAW bersabda: 
JI 99 elasJl9 SoJl9 elio mald LAS yo 


Artinya: Barangsiapa yang melakukan tipu daya pada kita, maka ia bukan termasuk bagian dari 
kita. (Pelaku) makar dan tipu daya masuk neraka. 


- Kitab Syarah Hudud Ibnu 'Irfah : 
: GS yal dgda Do 
lo gWI slah "All aon Rasa JB 519 siso1 Ll 33 plg YAI add Ya ob: (Ya HM )- 
dug piS gl USS asu 59 AlaS adu 


"Bab Al-Ghasysy dan At-Tadlis : Al-Ghasysy dan At-Tadlis dalam masalah jual beli mempunyai 
makna sama (yakni menipu), Berkata Asy-Syaikh rahimahullah (yang dinamakan Al-Ghasysy 
yaitu) perbuatan yang dilakukan penjual agar sesuatu terlihat sempurna dengan jalan menipu 
ataupun menyembunyikan cacatnya". 


2 Ghufron Bkl 

Tidak boleh, kecuali sepengetahuan pembeli bahwa beras tersebut di campur dengan beras yang 
kwalitasnya lebih rendah. Aib atau cacat yang harus di jekaskan pada pembeli adalah aib yang 
berdampak di perbolehkannya khiyar . Sementara ulama' lain berpendapat bahwa setiap aib harus 
diberi tahukan pada si pembeli walaupun tidak menyebabkan khiyar. 


- Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyid Ba'lawi Al-HadIromiy halaman halaman 297 Maktabah Daar 
El-Fikr Beirut : 


JS la spossall Gal 0 el yudlo 45 ya Aaley Lal VS ul Sell plabal a5n.Jl dlabll bala 595ys 
224 Jelioll elly dish Al lan y0 Ale Ri 9) Ui ea9 All 93 ala Ul yul bulus SI suku Jail 


"Boleh mencampur jenis makanan yang kualitasnya rendah dicampur dengan makanan yang 
kualitasnya lebih bagus dengan catatan barang tersebut jelas yang diketahui oleh pembeli, yang 
demikian ini tidak termasuk al-ghasy yang diharamkan, ini diperbolehkan walaupun yang lebih baik 
adalah menjauhinya, karena definisi dari al-ghasy adalah apabila pemilik barang mengetahui 
sesuatu yang apabila seandainya ada orang yang hendak memanfaatkan tersebut tahu maka ia 
batal memakainya, maka dalam hal ini pemilik wajib memberitahukannya" 


- Hasyiyah Al-@ulyubi II / 235 : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2591 | 


20533 JB3 LSI bas Cus KI Ul9 Will Sial ASI Ale Lo ses! RA 4d JB Ai 
2533 ld bukiall Ala JB sll 8 cal) Si ssi R03 A9 ga) V3 susill H0 S1 Y Gl A08 da8 
SI bio tail K3 AI Oh 0350 Je3 383 8 ya 93 oa jl 03 os Cui Uas Ale Yo Ul Ailei 

Ol san will Jo GS) VJ Las J3 


"Peringatan : Barkata Imam An-Nawawi dalam Kitab Ar-Raudlah, "Wajib bagi penjual 
memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli, walaupun aib ini bukan 
sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar" , berkata Al-Adzro'y , "Maksud dari perkataan ulama 
adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan 
menjelaskan aib aibnya saja, kemudian aku melihat goul yang tersebut dalam kitab Al-@uut, 
berkata Al-Imam Definisi dari aib yang haram disembunyikan adalah barangsiapa mengetahui 
sesuatu aib yang dapat menyebabkan khiyar lalu di menyembunyikannya atau dia melakukan apa 
yang dilarang dalam tadlis (menyembunyikan / menyamarkan aib barang dari pembeli) maka 
sungguh dia telah berbuat haram, namun apabila aib tersebut adalah bukan sesuatu yang 
menyebabkan khiyar, sedang dia tidak menjjelaskannya, maka hal itu bukan termasuk tadlis yang 
diharamkan". Wallahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/882241255132017/ 


3850. HUKUM MENJUAL BARANG KREDITAN YANG 


BELUM LUNAS 
PERTANYAAN : 


? Maulidia Dia 
Assalaamu'alaikum wr wb. Apa boleh menjual barang hasil dari hutang yang belum lunas ? 
Terimakasih 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam warohmatullah wabarokaatuh. Hukumnya khilaf, sah menurut Syafi'iyyah dan 
Hanafiyyah, sedang menurut ulama Hanabilah tidak sah karena belum milkut tamm. Menurut 
Syafi'iyyah hukum jual beli ini sah walaupun barang yang dijual adalah barang hasil dari hutang 
karena pada dasarnya orang yang menghutangi telah menyerahkan barangnya kepada 
penghutang. Adapun soal hutang yang belum lunas, adalah tugas penghutang untuk melunasi 
hutangnya. 


2 Nur Hasyim S Anam II 

Misalnya saya beli motor ke dealer dengan cara kredit. Kredit belum selesai motor itu saya jual 
tanpa syarat. Maka hukum jual belinya sah sebab motor itu statusnya adalah milik saya. Bukan 
milik bank. Urusan hutang saya kepada bank itu tidak ada hubungannya dengan motor tersebut. 


2 Rampak Naung 

Ulama' khilaf (terjadi perbedaan pendapat), bila nasabah ( yang punya hutang ) menjualnya. 
Menurut ulama Hanabilah tidak sah , karena belum milkut tamm. Sedang menurut ulama Syafi'yah 
dan Hanafiyah hukumnya sah. Ibaroh untuk komentarnya yai Nur Hasyim: 


- Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaituyyah 22 / 129 


- Ie BU Wang at Y Sy alel cha semati) 1 Silam AA 3 Ya j3 DJ lustaal ILaisxA Is, jatiel « gilagy Md 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2592 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akal gais) busiUal og 17 Wara «3 ali abg ind Lal Sab an ya 4 A30 3 Ukigle m0 Ag) Ula ga Laga Uda 
S3) klas j3 La Id isl al, 


- Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaituyyah 22 / 130 : 


dala 9SII dagioll Ac ga gal 
$RX0 Kang Iaik aa Uagle 3, ag) idle ary Do ola maya cl, 3gday : Imas sja Hkg la Yang) angel aa ds 
ala « «Yu aSA olel Sa) Ala . IE Msi gihiltayi : Agya) yng may As KIM og Kis kusis y all Wali clael « 


IS Y Eu —aigl 
ala y sngy Day ag la Uya ya paka) 2 yU lip 1 MAMA AAA AAA Ap lag 1 gn LA Y suga Salad 
Bag Bray at dy ol angle Ily ana laa ea 


Dalam masalah penyitaan ulama khilaf, perusahaan ( pemilik asal ) menyita dan menjual. satu 
pendapat dari Syafiiyah memperbolehkan (sah ). Sedang ulama Hanabilah , Hanafiyah, dan goul 
Al-Adzhar dari Syafiiyah menghukumi tidak sah. 


2 Ghufron Bkl 
Dalam kasus di atas bila tdk ada surat tsb karna cicilan belum lunas maka jual belinya sah : 


cd) Elo Jis USAI 93 ym Il jl S2 49 elginll Alis - 36: Loji : Wb : duginll dc gagal 
adl «dog Ablalla 2x0 Jail 93 dislillg 58209 Airin gel LB : laxal: Jl Wale uvitaa 
Sani 50 Jt yo KAKI Yati yA siwa Ob Iglisal9. AL 4S AAll Jl elly oil yA sio Sl 
Gis Yg « Sa Sai Ad Soo Isa « UBK Jilug ang UDg ly Sial USI UE yo wSNI 9d 
ad gais! sc yA Ig «Ud Sail d 5s lal Su dh lal Ulah ellig « yAsiAl H5 ole 
las Lagc Jilao Jv 35 le Ly KANiwall 5G : irdglaall Lal « & Will Cilag dglaall Lil 
ika yA il Ily KAL LS Sial LA Hall Yo & 5 ole Sela CB : esa lg «5 sit 
VAsiall Jlall RSlio Jiv 9d loil W 039 Wale SN « Ruh ai Id od El Kala Ul ag obi 
SSLS US Iiglg « #5 ellay Y yo Slor Yg « Jlll 98 y2sc abu Y dl s3 NI « Lo yOriwall 
#Sllal : pilllg. Souail Ng « sis pay N «LA Ad ASlall Jain « log ULA wo LA : 
Uu J gubtng « Jlgol yo Alo pung « Ababa du ls ssb Lobi lo 6580 Jloll dlou 45 yitoll € Ol sdg . 


Anta! Jlod! sllos lol ySsitall Jl Dg : adaic Jg3 9d dusdliulg « Aitinll y0 Lwgg 040: UJI 
Wala RS « lal Ja 53 Jos JS: Sowoill al ollg « ALS ASlo Wo ai A9 Soni 6 | Ioi 
el gaig Bli Rnd9 SV 559 Abd abg DAI9 os HI 94 X9 « BILANG Ic Al9 

sy Wb yiall asli WSID I5| loud sleiall 9005 All Ud Log « Hb adl di Lo yy SAS 250i selig 
ale dulindla Gesllls Gain up elgiall »9g0s Sic Leilaud ya Jl 039 483 « LAI J3 ato) 
kadas Wind Jessi 3 ago UH iko! Soy lg « SSlo 98 Ji al WS. Vrg 99 (SD ISI « UHpAlI 
Upi Sa aileg DNS dai Jas SAN gag: 105 sial all Al) ate lela es let dal 
3d Figdlidl9 Lu og gal ll UB Log selai 9g0» All H3 Lo og HNSI Boi selai loS. AIO H3 USIA 
Vyas 0 Ty JSI ls Sial D , Asadio Abis up LIS Ja yo vas yaNital bl la « Ji 
dut ella Woituo IG cl pul Siap ya 4 AI yutiy ASlo yA Mio OI « yeganll Ja8 ade slh 3351 « 
TA sole bas saat Ang 2 Aallelk le al OS Jalla 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Sepakat dengan yai Ghufron, ta'bir dari kitab Nihayatuzzain halaman 241: 


ati Dad! Jo 53 Los M9 Da0 JULI USLR0 KAL (USU ) loko Umi ( USJS0 ellog ) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2593 


"Orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya (barang 
tersebut) penerimaan barang tersebut dengan seijin orang yang menghutangi, setelah itu dia 
(orang yang berhutang) boleh membelanjakan barang tersebut". Wallaahu A'lam. 


Baca juga artikel terkait : 
1858. HUKUM JUAL BELI BARANG CURIAN YANG BARU DIKETAHUI STATUSNYA DI KEMUDIAN HARI 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/884873524868790/ 


3852. BOLEHKAH MEMBELI EMAS DENGAN DICICIL ? 
PERTANYAAN : 


2 Alfagir Wattagshir Pengeneling 

Assalamu 'alaikum.. Sebenarnya, bagaimanakah hukumnya menjual emas yang dibayar dengan 
uang, tapi dengan cara cicilan ? Kebetulan saya usaha di bidang ini, karena suka ada orang yang 
meminta meminjam uang dengan praktek bunga, dan saya masih takut dengan riba'. Maka saya 
menggantinya dengan saya menjual emas, dan pembeli membayarnya dengan uang dengan cara 
cicilan. Bagamanakah hukumnya cara yang saya lakukan ini ? Mohon solusi penjelasan serta 
referensinya ustadz/dzah. Karena saat ini saya merasa pusing, buka-buka kitab jadi tambah 


puyeng.. 
JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam 


|. Masalah 


Sahkah membeli Dinar emas dengan harga f. 15,- dengan pembayaran angsuran setiap hari f. 
1,-? 


II. Putusan 

Apabila dengan perjanjian pembayaran dengan yang perak, atau tidak dengan perjanjian apa-apa, 
maka hukumnya tidak sah! Karena termasuk riba nasa'iy (tempo). Apabila dengan perjanjian 
pembayaran dengan uang kertas, maka hukumnya sah dan tidak termasuk riba. 


III. Referensi 

Maka uang kertas menurut para tokoh mazhab Syafi'i adalah sama seperti uang tembaga dalam 
pemberian hukum sebagai komoditas yang nominalnya tidak wajib dizakati kecuali 
diperdagangkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan dengan kebolehan riba 
dalam empat macamnya (riba fadl, riba yad, riba nasa', dan riba gardh). Wallaahu A'lam. 


NI Kan 365 V3S3 32 S0 v2 K3 UK slbel 53 yul ale Heslidl BL Sic bai 9533 
dag Al Aclgil A8 UJI 3193 C0 3 dodol abg iv POLA 


- Muhammad Ali al-Maliki, Syamsul Isyrag fi Hukmit Ta'amuli bil Arwag, (Indonesia: Rabithatul 
Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h. 96-97. 


Sumber: 
Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 3 di Surabaya tahun 1347 H / 1928 soal nomor 48. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2594 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/885516174804525/ 


3891. APA ITU JUAL BELI MULAMASAH DAN 


MUNABADZAH ? 
PERTANYAAN : 


2 M Gulam 

Assalamu'alaikm mau tanya, Didalam kitab al-muwatto' Rosul melarang jual beli mulamasah dan 
munabadzah dan melarang memakai pakaian satu kain sehingga tidak menutupi kemaluannya. 
Pertanyaannya 

1. Apa itu jual beli mulamasah dan munabadzah itu ? 

2. Bagaimana hukum kang santri yang hobinya hanya sarungan aja ? (maaf, tanpa memakai 
celana dalam). Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. 
1. Ba'iul mulamasah itu jual beli tanpa melihat barangnya, cuma dipegang saja terus dibeli, karena 
memegang tersebut menjadi syaratnya jual beli. Contoh : jika baju ini dipegang maka jatuh jual 
belinya. 
Ba'iul munabadzah itu jual beli dengan melempar barangnya. Contoh : baju manapun yang kau 
lempar maka kubeli segini... atau penjual melemparkan baju kepada pembeli kemudian pembeli 
membayarnya tanpa membolak balik atau melihatnya. 
Kedua model Jual beli tersebut tidak sah karena dua alasan : 

1. Ada faktor jahalah/ketidak tahuan 

2. Ada faktor syarat yaitu melempar atau memegang. 


aan 3 2 oamull Ga Olah 93 BS alel Jl ay ali N - sila 4 Hlinllg Awal R43 : JB 5 dlu 
Yg 4 Un Any cal « daodlollg » Ayle ito « $ » Buliollg dewe dlall LE Lg) plus Ae Al Ka sayu ol) 
SA Ia SK anal 3 ll aw gi SI: Jaa ul « Bling - gull 289 amal io dl ale « osauy 
US sg P9 Ale AI ala WII gw) Ul S) Bull S9) lo39 15919 Jllo JB ag539 S051 AS 
dal Alan AN sea sad au UI Ja ss akeulas Jaa 2s asa of es ll 
si logio xn13 JS yaa gd : JB ld ii y9 BD yul 2 Lduduo Hd 4 abu Sg09 . Ul bu Y Usil 
babe aa boa se SIK desa an Ek da nasa 
allgall « lonlss) 3 usilel : lagu9 gull any VW ol ud. 

Jadwal gl Wll Ugill Si 9d9 bo de leo V3S « duo . 


- Kitab Al Hawy Kabir Imam Mawardiy : 


Kuloll 3 un dloll R4 US akug Ale Ali ala dil Jaa) tni 33 "1 oles dll ana, yeiludl JB : lan 
ole Isa ola: vasill Ly Jsi8 « dal 98 sil Syiiall Kunkd Lalo gi Ja Jl wib ul bric Awollols 
dll Sl ul Biulallg . x503 Jgb gl A32 sll Haku Il AI pb N ywalll Wl Sola gal U23 ISI dl 
uas dll oil JISS9 « yosElg Jabal La.c ISI Jl X9 6S AL lagio aol9 JS Ul ade esi gl ig gusi 


P 


Masalah : Asy-syafii rohimahullohu berkata : " Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam sungguh 
telah melarang transaksi jual beli mulamasah dan munabadzah. Mulamasah menurut kami yaitu 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2595 


jikalau seorang lelaki datang membawa baju yang dilipat kemudian disentuh oleh pembeli atau 
dalam kegelapan, kemudian pemilik baju berkata : aku menjual baju ini padamu, namun jika terjadi 
jual beli, kemudian keputusanmu untuk memegangnya maka tidak ada khiyar bagimu ketika kau 
melihat bagian dalam, panjang, dan lebarnya baju itu. 


Munabadzah yaitu jikalau aku melempar bajuku padamu dan kamu melempar bajumu padaku, 
yang mana masing-masing dari baju itu sebagai ganti yang lain dan tidak ada khiyar ketika kita 
mengetahui panjang dan lebarnya, begitu pula ketika aku melempar baju padamu dengan harga 
yang diketahui ". (Terjemah by Dik Ibnu Al Ihsany Rinduku) 


Jawaban No 2 . Silahkan Baca Dokumen HUKUM MEMAKAI CELANA DALAM 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Dalam jual beli mulamasah dan munabadzah hukum jual belinya tidak sah. Di 
samping meniadakan khiyar juga karna tidak adanya shighot, atau barangnya tidak di lihat dan 
atau adanya syarat fasid/rusak. Wallohu a'lam. Nyumbang ta'bir untuk jawaban no 1 : 


99 gl (Lgloo bgi ywab Ul) Ulas olg, (duwodlall ) gx US sngill laio ywolsll (3) : alisoll yugo 
li! (ASisy 388 dual Isl Jav gl) A03) 0S Awak s&iSI (ol, SI ybs Y « ul ade Ujitu pi) dab 
will psill dc demi mac 9 J9dl pwail ads Wa jl mac el 33 Kd Ylbug «dani yo dual . 
nata A9 lol Swdlo « Uas olg, dongoll ( diulioll ) 4 Uc sebll Leio poll (9): 

: lodaml Jai « demall yc & slkiSI (law Will Yes Ub) (187 : ulos JI) (ad 9gb cl 9 0g5ui9h 
Na Sa ear demi 388 jul a99 «SNI is 8 Lamo Gusi dl 
va La gidl dc ya Ul : Is sis FlAl ye HE JI dis Isa . leusu Sole $& gull du 3 20 dulu 
8g R09 WS sis gu mo8 lc Sri din 3 A20 Ja #lolaall YA : JS Sl 0x9 - iloleodl Jlkul ale 
dist el ymalg du) X9 08 ng Al wil Ulbg «sa a83 WAH ISI : dg NI io dl Ale bo Idg « dl 
S3 38 yul Angg «pls slotilo dl 2 Jali aim ISI sud ade I5S Id elisa Jo gl . Il #Uoleall 
salad lb sal 5959 . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/889277451095064/ 
www.fb.com/notes/929337690422373 


3892. HUKUM MENJUAL TANAH MILIK MUSLIM UNTUK 


DIJADIKAN KUBURAN ORANG KAFIR 
PERTANYAAN : 


Pertanyaan titipan : Bagaimana hukumnya menjual tanah milik kita untuk dijadikan kuburan orang 
kafir ? terima kasih ustadz. | Mumu Bsa | 


JAWABAN : 


Menjual tanah pada orang kafir untuk dijadikan pemakaman kuburan orang kafir hukumnya boleh 
karena hal tersebut tidak termasuk membantu dalam kema'shiatan. : 


yo Bono 8 lalai Lilesl9 sunan! wd Lali Jl Ay catiay lo gg NI 5ils JSI dlolao Jlly cal JB 
bo dc ASlo Ubil 9 SESI gu 5195 A3 9 $ dd pl Lena Jouisall Jo A3 LO, yo d5 9 pal lo UE 
SISN 2 SOUI Ri ato dong! Jo 5195 9 05 H3 


Sehingga jika memenuhi syarat rukun jual-beli maka sah (boleh). Walaupun kita tahu untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2596 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kuburan kafir, sebab walau kafir dia anak cucu adam jika mati ya harus dikubur, 

adl au Lo) ag) 
Namun kalau kita tahu akan digunakan untuk tempat peribadatan kufar, maka tidak boleh dan 
dosa karena musabahbnya, meski jual belinya tetap sah jka memenuhi syarat rukun jual beli. 


Ada beberapa riwayat yang mendukung bolehnya bermuamalah dengan non-muslim. Diriwayatkan 
oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam “Bab Jual-Beli dengan Orang-Orang Musyrik dan 
Musuh” di kitab Shahih-nya (4/410 no. 2216) dari Abdurrahman bin Abi Bakr Radhiyallohu'anhu, ia 
berkata, “Ketika kami tengah bersama dengan Nabi sholallohu'alaihi wasallam, datanglah seorang 
laki-laki musyrik yang rambutnya panjang dan tidak rapi sambil menuntun seekor kambing. Nabi 
sholallohu'alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah ini untuk dijual atau hadiah?" Dia 
menjawab, Tidak, ini hanya untuk dijual. Lalu Nabi sholallohu'alaihi wasallam membeli kambing 
itu darinya.”lbnu Baththal rahimahullah mengemukakan, “Bermuamalah dengan orang kafir boleh- 
boleh saja, selain menjual sesuatu yang dapat membantu orang-orang kafirlmusuh untuk 
memudaratkan kaum muslimin.” (Fathul Bari, 4/410). 


Kuburan asalnya bukanlah tempat buat ibadah, tapi buat mengubur / mendem jenazah, nah diatas 
dibilang, bermuamalah dengan orang kafir itu diperbolehkan, kecuali menjual sesuatu yang dapat 
menolong kafir harbi dengan sesuatu itu untuk memerangi orang islam. Menjual tanah untuk 
gereja, banyak ibaroh yang menunjukkan hukumnya haram. Kalo ngubur orang kafir dzimmi itu 
wajib. Kalau mereka tak punya tanah terus orang islam yang punya tanah tak mau jual jadinya 
bagaimana ? sedangkan menguburkan orang kafir di kuburan orang islam itu tidak diperbolehkan. 
Wallhu a'lam (ALF). 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Mumu Bsa, Begawan Sinting DariTegal, Arif Inaizah, N Abror 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/711282518894559/ 
www.fb.com/notes/929341680421974 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/1194-jual-beli-dengan-non-muslim.html?m-1 


3955. HUKUM MENJUAL BENSIN CAMPURAN (OPLOSAN) 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, bagaimana hukum nya menjual bensin oplosan / campuran ?? apakah 
termasuk tindak kriminal ? ? | Zanzanti Yanti Andeslo |. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Sebelumnya apakah ada yang tahu bensin campur itu dicampur apa !? .. Jika 
dicampur AIR maka akan terpisah dan kelihatan sehingga tak ada yang mau beli, dicampur Solar 
harga belinya relatif sama ga ada untungnya, dicampur Minyak tanah justru lebih mahal malah 
merugi, dicampur Oli, ya memang bensin campuran oli ini untuk motor 2 tak (motor tua, motor 
pitung, vespa dsb). Sehingga hukum menjual bensin campur ditafsil, karena dalam menjual bensin 
oplosan/campur di lapangan prakteknya dua macam : 


1. Pertama : dilakukan dalam kategori "penipuan dan meraup keuntungan", caranya mencampur 
bensin murni dengann baan lain dan menjual dengan harga bensin murni serta tidak 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2597 


memberitahukan kepada pembeli bahwa bensin tsb campuran. Ini sama saja dengan jual susu 
yang dicampur dengan air, dan sudah dilarang sejak nabi, dan sayyidina umar pernah 
mengancam orang yang melakukan penipuan seperti itu. 

Penjual bensin oplosan model ini biasanya bertujuan mendapat untung lebih dibanding jual bensin 
murni. Si pembeli kalau tahu itu oplosan jelas enggan beli karena akan bisa merusak motor, nah 
ini ghoror ( manipulasi ), ini sebenarnya sudah maklum, sangat beda dengan bensin campur olie 
karena memang tujuan (pemilik motor 2 TAK) pembeli memang nyari bensin campur oli sehingga 
ada antarodin / saling rela. 

Referensi : 


(Xin yA 5 B3 33 Jl NI Jb Hip Sllgal IgKG N) sIles A93(158 19) Lagall aib gasal 
JB ak le AU loo al 3 SAI dasts gel S959 JSI Jae d yA uc al BI ul ade Jas 
ASIN AolSS Ranu A3 GS ato Ale 0 LSI Ja8 WN AL 48 us gu Val ade Ja (LAL 3 us Bull oil) 
bale OS Isl 


Jangan kalian memakan harta di antaramu dengan suatu yang batil kecuali harta dagang yang 
dari saling ridlo di antara kalian. Maka jelas menunjukkan apabila bukan dari saling ridlo maka 
tidak halal memakan. Dan Abu Said alkhudry meriwayatkan bahwa nabi saw bersabda : 
"sesungguhnya jual-beli itu dari saling ridlo maka menunjukkan bahwa tidak ada penjualan tanpa 
adanya saling ridlo. 


obs de ud le gull yo € all Is Sub 5S (16 16) s0 al Hd30 Mc aga! aa 
Sowll Pakwo) Ly ll R5 ye - akwg Ole WII lao - WI Jowo K3 89 lol yo M3 lodg L A02 9 p95 gl, 
1518 B5 205 U3 SAI gali iloall gu Ya 1). 


Ada sebuah riwayat hadits yang mengingatkan bahaya tamak dan rakus akan harta : 


S3 Out laila So sakug dale Gil calo dil gua, JB «JB Al 1 SL dll 14 Us cal US 
ata 8 seilly Jloll ade jali ena 0 lehwsb mi. 


Artinya : Ibnu Ka'ab bin malik al-anshary, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: 
Tidaklah dua serigala lapar di utus pd seekor kambing lebih merusak di bandingkan tamaknya 
seseorang terhadap harta dan kedudukan yg bisa merusak agamanya. (HR. Tirmidzi) 


2. Kedua : dilakukan tanpa ada unsur penipuan, hal ini dilakukan pengecer karena tuntutan 
sebagian pembeli yang mempunyai kendaraan bermesin dua tak, cara pencampurannya 1 liter 
bensin murni # beberapa mili liter oli samping, dan biasanya pengecer menyediakan PLANG 
tulisan "SEDIA BENSIN MURNI DAN CAMPURAN" , atau memang si pembeli sendiri yang 
menanyakannya. Sehingga dalam kasus kedua ini sama sekali tidak ada unsur penipuan, sama- 
sama tahu dan ridlo antara si penjual dan si pembeli. 


Perlu diketahui bahwa keberadaan penjual bensin campuran sekarang semakin jarang, karena 
pemilik kendaraan bermotor mesin DUA TAK pun semakin berkurang. Wallahu a'lam. (ALF) 


MUJAWWIB : Rizalullah Santrialit, Abdurrofik @odir, Hariz Jaya, Ahmed Machfudh 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/7298400437054 731 
www.fb.com/notes/933404960015646 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2598 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3996. JUAL BELI BERAS DALAM KARUNG 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 
Assalaamu 'alaikum wr wb. Bagaimana hukumnya jual beli beras yang masih berada dalam 
karung ? 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam. Cukup melihat sebagian mabi' (barang yang dijual) jika sebagian barang yang 
dilihat tadi sudah dapat menunjukkan keseluruhan dari mabi', seperti bagian tengahnya gandum 
dan bagian atasnya cairan, dan seperti halnya contoh dari beberapa barang yang sama,seperti 
beberapa biji atau barang yang dilihat tersebut tidak menunjukkan keseluruhannya, namun karena 
untuk menjaga sisanya agar awet, seperti kulit delima, telur dan kulit bagian bawah semisal 
kelapa, maka cukup melihatnya saja, sebab bagian dalamnya bisa awet atau tetap jika bagian 
luarnya dibiarkan, meskipun itu tidak menunjukkan bagian dalamnya. Wallohu A'lam. (Rz). 


Sig Wang as og B3 Ungy saga Hang (13 10) 

SS YA na Ilaya ls del, daa Sala ) P9) deh, Uta gai lia gg na gal Yg jle Sllay gen 

3 Ja 2 eh EA AJ Sl SANG, , Ista Sat) yaly sana SA j3 sail Ing ng) AKI. yA Yu Ng Wasa &, lusa 
Soda adJag la 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/935699103119565/ 
www.fb.com/notes/935895336433275 


4019. MENJUAL PULSA PADA ORANG HENDAK 


PACARAN 
PERTANYAAN : 


2 Sentot Tanah Garo 
Assalamualaikum, bagaimana hukumnya penjual pulsa yang tahu pembelinya beli pulsa untuk 
sarana pacaran (telpon) atau bahkan selingkuh? mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaykumussalaam... harom, jika tahu bahwa pulsa tsb mau dibuat pacaran atau selingkuh 
karena termasuk menolong kema'siatan. Wallaahu a'lam (DA) 


Appa USU eat 01127 1 10 cell el SSI dau) 
Amosall dil Ul Ai one al Je3 gi Jgis All cucian yo dnoso lc SI (dnasall ale HIS) lai (3) 
beale File Yg Lag LA JI SI cndad SS39 Ld JB sal9 Jl 08 lo 2S 3S leale HIS Cu HS 


68 K6 10 2 aleidll 2 Mv 99 lisa Aini 

A33 suall dB lo Lantai Klg dule Lab i 03 4 dncaso Anomall Aluug ul laS delb delbll dug 
dy 8 al Igillol Lea ul ale dala 1S 3lay SI | Aaley alil UB AI yo AJA gl Hii yo issil log Poles 
ag RSJ bas a83 lo Lili d « disela 5 Ja ga Nail Anas y0 HB Uotoke gal lala 
SU Hao! Ul UB lailg 3 yA Asiladl Ul sub lo ornga9 Anil Lo gl H GSII dg lvl dll 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2599 


4d pama ES YA ob Ulu ag Id gan pall JI Hegi Snl A9 yasil Y90 28 Cl 3 
daan 0d Yo Wal Aawg SU JB Ul m3. 


| Tn Bes ata 

BS Y dls ABI yng Ul yg Ul BI SI alay yo ale Jalal JAS sudi gg SLS yo 9D Js (20) 
ale lelosu yoo A02l9 Y yaty Ul aleu Yao » 0419 105 0 u05y Gil aku yoo ladgai gl cw Jl ol ul 
Jaa Nb AT maa ali Ka ga See JIE El sela maan ia see 
nail Aawile cSI TAI S3 19 all 9 CSS lnlilug cSi8 JUS IS 88 pd moliallg molioll 45 


Ob ) 3 (Goo sale SI go) Usil 253 (5) SI lb AiKo 30 — 29 | 50 SW JI owl le 
JJ s3JI3 Alba jSII3 Ai laa eballg 4 p33dL BE Yao p5NI9 Hal (Iu 0S 
ol oil Ol W Sh dl ae 3 « Jalla mio call Ssity BSI eluall 9S gp 1589 dual 
BNI 3357 9G die ole MUI yu6) FauS 942 GXS Lsic GoluslE da sll 63 GoubEo 5 eSII 
Uno 53 lo 0 0503 Rull Gaon ES og Li gl Wit daan dll ud Inai US yo Es 9359 lagule 
K3 Gg beat Lal SINI R08 SUS9 gSN Ula (dwaso ol MAU Saad IS Lo Js99) sll dip Adi 
AG G3 So IS cikKa aluo aabI3 gg) Ul 03 Lo ole Ha a30 cela bis Yo Je HI 
Lb apo33 R03 CSI AB Lo gas RL (Jl 5 203 J3) bi ASG al ya al je lolab Ae 1553 Guan, 
Al Bl aan A03 S3 log Will ISI R5 L0 5S 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/936275019728640 
www.fb.com/groups/piss.ktb/875572605798882/ 


4020. MEMBEBASKAN ATAU MENSHODAGOHKAN 


HUTANG TANPA IOROR 
PERTANYAAN : 


2 Sholihin Waewis Cukup 

Assalamu'alaikum. Mohon penjelasan pertanyaan ini, karena Bahtsul Masa'il diDusun kami 
menemui perbedaan pendapat / belum ada jawaban pasti. Pertanyaan : Ada orang berhutang 
untuk membangun Mushola. Karena ditagih molor saja, kemudian orang yang memberi hutang 
menjadikan piutang tersebut sebagai Jariyah tanpa Igror. Gugurkah hutang orang tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikum salam warohmatulloh wabarokaatuh. Firman Allah dalam surat Al-Bagoroh :280 


usalsi KIS Ul ASI 533 19955 Ul Bawa adl 0LL3 Dus 9 US LIS 


Aartinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh (tempo) 
sampai Dia berkelapangan. Dan menshodagohkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui.” 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Jika si penerima hutang mengalami kesulitan untuk membayarnya, maka 
berilah tempo kepadanya sampai Alloh Ta'ala memberikan kemudahan kepadanya untuk melunasi 
hutangnya. Namun, jika Pemberi hutang menggugurkan sebagian haknya dari si penerima hutang, 
maka ini lebih baik. Jika si penerima hutang tahu bahwa Alloh akan memberi balasan kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang yang berbuat kebaikan karena kebaikannya, lalu Dia menghapuskan kesalahannya, seperti 
ia menghapuskan hutang dari orang yang kesulitan untuk membayarnya. 


Kesimpulannya : Hutang tersebut gugur dengan dibebaskannya oleh si pemberi hutang,walau 
pembebasannya tanpa melalui igror dan tanpa sepengetahuan si penerima hutang. Wallohu 
A'lam. (Rz) 


- Tafsir Jalalain : 


yag 299 SI Lg0n59 Ul! Tito (Bowo Sl) 045 AU SIA (d3 dmc 95) a02 S9 (US ul3) 
amal le (gawai si os ale tlg da 49 Jul 98 el ALE ale asal (Isiucs Ul) 
ad dil adal ai gg gl Lamo Jul yo "Lusi ySg Ogle3 43 dl (uga At Ul SI 43) elu 
akuo og, "als AI Jb Y ag db. 


- Tafsir Thobary : 


Ag SEN ia Lituat Ula) ol di dl ws Ja (38 ijo (280 
ve pgill las "ASI 3" musoll Ia ade #SJlgol Uuge.u ISL lg : Ella 509 Jas yisy | Lian gol J6 
Bruall 99 Jill A90” Uso At cal " sal IS Ato #Sllgal yage7 Isnditl « Dago ll a9JLW ul « 

Un usa! dog uc B3 yo Ulgill yo Ul gl log . 
| sbb dag 4 Just Jal Alsl3. 

SI x5 "asia oatall9 sial ade Sllgol yugsy4 "Iadanoi lg "1 lld Listo ? gua J3". 


- Fathul Baari Syarh Shohih Bukhori : 


uga MS Ul SI oa 19905 lg dowwo ol HI Boss 99 US Ulg UL 

4269 JJ Gisile yC Goo 10 LAI yul US yiac Xl ) a00 KT lab GC Lawgy 3 00 JB 9 
Sd doll ab ai Lulo ya alug Ul Wako Ml Jowo AB Sal dog SI yo OLAI WI lal 
sal 

| 1:3, du oll 
2011 Sis0y 5 sdg 4 WA dai 042 Glug «03 90X IS GI 8 wo SJ BI9 dmc 93 US Ula : Jg3 « 
O yawo ol 0g Ji | uuso JI 29 Wc SI US ul si. 

ID ulisg « suboall gag " Luuga up Sa20 WI Jlbg "auglg «03 UN ISS (Lugu 3 Mono J9 ) : s3 
ola Iga ubod puti 99 NnD90 olug) 389 « Soil . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/861073390582137 
www.fb.com/notes/936322723057203 


4030. HUKUM JUAL BELI JIN 
PERTANYAAN : 


2 Mbah Godek 
Assalamu alaikum. Pertanyaan titipan. Sah kah jual beli jin ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Jual beli jin nggak sah karena tidak bisa dilihat oleh kedua belah pihak / penjual dan pembeli 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2601 | 


- kitab fathul gorib (1/164) : 
Gowa HOW 058 98 slam SL yOdlg Las (3354 NS) #emdSleia (Sal J Kilo wc gu) WWI (3). 


Jual beli jin juga tidak sah sebab jin bukanlah barang yang dimiliki, dan juga bukan sesuatu yang 
jelas. 


- kitab Kas Ga re) : 


1-0 


Bg Ape ena Na BE De dial AN Lallo 
guall USS mo Ileyall alas ale BT ll bl B3 SU 083 J sial gi) yal Sales 
gal 210 bg il 08 Uxng IS logias 


2 Ahmad Badjeber 


d3X 99 Aoki wlc |, 9rio d5 9S9 le3l d59S9 Jul Oo ugboi Sougl Lado 9S dua dulc dgisoll bg 
ul O930lannog | 289 uc 4 3lel deo Uc MI 


Wallohu A'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/937170296305779/ 
www.fb.com/notes/937301409626001 


4484. JAMAN SEKARANG MEMBELI BUDAK ? 
PERTANYAAN : 


2 Nyimak 
Assalamualaikum. Bisakah jaman sekarang kita beli budak?? 


JAWABAN : 


2 Fatih ElMufid 

Budak itu tradisi lama, nabi punya budak karena sebelumnya yang dijadikan budak itu memang 
statusnya budak, ketika bersama Nabi budak Nabi tersebut statusnya langsung dimerdekakan 
atau malah dijadikan anak angkat. (meski akhirnya tidak diakui keabsahannya oleh Auran sebagai 
anaknya). Lambat laun justru islam berusaha menghapus sistem perbudakan ini dengan 
banyaknya hukuman memerdekakan budak bagi pelanggar sesuatu. Para tawanan di periode 
selanjutnya pun berusaha didorong agar terbebas dari sistem budak ini dengan hanya disuruh 
mengajar bagi yang bisa dan tebusan yang tak terlalu mahal. 

Jadi datangnya islam justru menghapus secara perlahan perbudakan yang sudah ada. Bukan 
memunculkan malah lagi dan melestarikannya. Budak yang ada saat itu adalah dari tradisi lama 
(romawi, yunani, persia, mesir). Maka kalau sekarang sudah terhapus semua, kenapa ingin balik 
ke masa jahiliyah dengan menjadikan budak baru??? 


2 Ghufron Bkl 
Sekarang sudah tidak ada budak. Terus siapa yang mau dijadikan budak ? Karena Tidak boleh 
alias haram memperjual belikan orang merdeka / bukan budak : 


Silbullg ola 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2602 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


adl cos JS al 


Aa Pn SA TN 3 T 
orolwol! pulo ai Jloll Cu H8 Aging LI mealc pes jitu mudg KU do. 


“aje AU ac Al Igo Ul uc Ul M5) d9 gol S9) lol Wo Jl Ry 3950 8 datio @3 lo lolg 
AE Hy abel Jay £ diowas dawai LIS 0g dobiill a91 agawos Ul AG : Ao JO: JE akang « 
pal Bg lg dio SAgiwB Lu saliwl Jaya « Aisi JSB 5 el Jana) 


| A1, db 
ala gl lala, Sol Jl adag " diowa3 dowo3 LS" yog 1 JS AI SO la olg) d2 ul Can (Rol ) 
Pi Beo uke ane AS Da Oa: 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1048117268544414/ 
www.fb.com/notes/1053745867981554 


4567. HUKUM JUAL BELI KULIT PADI 
PERTANYAAN : 


? Mang Wawi 

Assalamualaikum Wr Wb, numpang tanya : 

1. Apakah jual beli sekam “kulit padil tidak boleh, karena katanya bukan milik yang punya 
penggilingan 

2. Kalo sudah terlanjur membeli, dan jawabannya tidak sah. Gimana cara istihlal kepada para 
petani/penggiling 

Ma'af pertanyaannya mungkin terlalu berbelit/salah, mudah-mudahan mudah dipahami karena 
sudah meraja lela kejadian seperti itu. 


JAWABAN : 


? Ahbib Maulana 
Wa alaikumus salaam, BOLEH dengan syarat : 
1. sudah menjadi kebiasaan di daerah membiarkan sekam di area penggilingan, sebab yang 
diperlukan si empunya padi hanya beras yang sudah digiling. 
2. penggiling menyangka akan kerelaan (keridhoan) si empunya padi, walaupun hanya 
gorenah, sebab dikatakan dalam goidah al adat al muhakkamah. 


- Kitab ianah 3 hal 252 : 

osolasJI Sal ISS 9 we) JIBNS IS) 3 loo J9 Lis KOIL duicl ll soon Jul SSI 9509 

ASlpud dal dis yan Lao Jl 959 duta) yo ASI 3 MSG Sada dy dis boss aill sill lesi goal «SI 
Dl. Ay9 A9 Di Adang DASI 


- Kitab baijuri 2 hal 128 : 


DLS el Alisug HD 249 Ad» yo 0S) Ublo 04 Jlo wo SSL Ul ul Jgn Ul es yo aleo 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2603 ) 


LI sel NG AB IN go Ainaill Blel yo Ad snising SI 9s Jloug SI 33 yan am S3 Jl90119 Gali 
ol. sla yc d yasi Kab us Ily Id Ul AI agi3 yo Uc ma yab dmasn 


2 Abdul @odir Shodigi 
Jual beli tersebut sah, karena pemiliknya sudah i'rod / tidak mau. Wallohu a'lam bis showab. 


Aya YI Anita 369: AI 3 2 jul C5 HS) Agil «5 jual 
ISA Bl Jl s0 OLI 233 JIN 50 px SEL mol KIS 3 Le 4 os Al gi (Jis) 
JS ablio 9d Ur sie BIN 895 Jl adl 4 yobg seal KS 383 X Al Lil JS 38 Jallis 

S6 usb LS Aji (UB Jaga Un all Yadi 939 dn se all SS It Al so ob J USG 
SY 55 Is ib ode taksi 8 Sila Y ssSlall dllo ob IS Ma ya0 Ciu ONStl 98 Solual H5 Ul 
W55bI Ul XI 08539 BLN BIL ad Ioi ana Sd Bag bila JS SSI 53 135 xolo Saki 
al Ga sale Ula KAL JA AN apl tg Ul Wani ip3 la lu aza sialla., bl 


Al a53 Lo KI YE N3lE53 KAI IL Kal as 93 daa Wp 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1067467319942742/ 


3663. FIAIH MU'AMALAH : PEMBAGIAN AKAD 
PERTANYAAN : 


Akad dibagi 3 : 

1. akad yang mengikat di kedua belah pihak . 

2. akad yang tidak mengikat di kedua belah pihak 

3. akad yang mngikat di salah satu pihak . 

Mohon penjelasnya dan contohnya syukron. (Chumaidatur Rofigoh) 


JAWABAN : 
Bisa dilihat kitab bugyatul musytarsyidin hal. 123-124 : 


San eh Ina akan BA Na ak ss sik Ti 
JB3 pgaasy JII alas: 


Faidah : akad itu terbagi menjadi tiga (3) : 
1. jaizatun minath thorofain akad yang boleh dari kedua belah pihak (tidak mengikat keduanya). 
2. lazimatun minhuma akad yang lazim (tetap/mengikat) terhadap kedua belah pihak. 
3. jaizatun min thorfin lazimatun minal aakhor akad yang boleh bagi satu pihak (tidak mengikat) 
dan tetap bagi pihak yang lain (mengikat). 
Sebagian ulama menyusun ketiganya dalam bentuk mandzumah berikut ini : 
deg dsy99 dg ““ gulai sb » aga! Uu 
dal 3 Ulas AS ya J4 (S9 KAU 3 yo KH 
Udldg lalin p9isll yo "” A3 AI leois Gill Ai 
Gilell ASI gu dug "" IiS ililuo Ss 3 5I 
Asill A05 49 lo Jis "" wall lab 9 Lal aaallg 
Ailol d3 loud d9 "7 Ag3 yo do)2 dos 
419 Ol ono) USL Raw" sud b alis ag UUS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2604 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Keterangan : 
1. Akad-akad yang tergolong jaizah minath thorofain ada 8 : 
a- wakalah 
b- wadi'ah 
C- 'ariyah 
d- hibbah sebelum gobld 
e- syirkah 
f- ju'alah 
g- girodh 
h- musabagoh 


2. Akad-akad yang tergolong lazimah minath thorofain ada 8 : 
a. ijaroh 
b. khulu' 
c. musagoh 
d. washiyah 
e. bai' 
f. nikah 
g. shuluh 
h. hiwalah 


3. Akad-akad yang tergolong jaizah min thorfin lazimah minal aakhor : 
a. dloman 
b. jizyah 
Cc. amanah 
d. kitabah 


al rail 0g dag yul deg seLatlg Log J3YI ale 9 cl at 9d lol soal sb 559 
J3 dd WIL leg nasa de Sisllg Swallg Ball dnatdb S9Slollg alullg dc jl solo & ll 
HI dobo Yg dingllo ac. 


Imam ahmad ar-ramliy menyebutkan kesemua itu di dalam kitab syarh az-zubad, dan beliau 
menambahkan : 
" pada pembagian pertama : wishoyah dan godlo' . 
" pada pembagian kedua : hibah setelah gobld bagi selain anak, muzaro'ah, salam (pesan), 
suf'ah, wagof, mahar (mas kawin), memerdekakan dengan ganti. 
" pada pembagian ketiga : hibah orang tua pada anak, hudnah (gencatan senjata), imamah. 
Wallohu a'lam bish-showab. 


MUJAWIB : Mas Hamzah, Kasihku Rinduku. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/photo.php?fbid-1532176957026255 
www.fb.com/notes/885616571461152 


0031. Hutang (Modal ) Dibayar Dengan Barang Setelah 
Panen 


PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2605 | 


Ahmad Hanafi 
Ass alaikum wr wb. Mau tanya nich, sudah dikupas belum ya ? 


KASUS : Si Dul (bkn nm sbnrny) setiap mau tanam padi tak punya modal, akhirnya si Man (nm 
samaran) memberikan pinjaman modal pada Dul sbsr Rp.1.5 jt, dengan kesepakatan nanti 
bayarnya pake gabah sebanyak 1 ton setelah panen (100 kg gabah di hargai 150 rb). Padahal 
harga normal gabah @100 kg/Rp.250 rb. Berarti si Man dapt keuntungan sbsr 1 jt. 


Pertanyaan: 

1.Masuk pada akad apakah kasus di atas. 

2.Akad apakah yang hrs di pake' supaya si Man tidak t'msk pelaku riba. 

3.Kl memng haram hukumny, adakah hkum hilah yang memperbolehkannya? 


Mohon penjelasannya, sekalian sama referensinya. Sebelumnya terimakasih banyak... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb 
1. Termasuk akad @ordhu (hutang piutang) yang fasid (rusak/tidak sah) 
Ulu beb Jaa Aroma ala dy UT de 2 stlh Ula ya cell PLB 


Akad pinjaman adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan lagi dengan 
jenis yang sama. (I'aanah Atthoolibiin 111/48| 


2. Bisa memakai jawaban yang ketiga (solusi) 
3. Solusinya : 
1.Jangan disyaratkan (disebutkan) di dalam agad. 
kana Ji Ale pa D1 Unand J3 dag ja ll dah | Jas Uas akal asia It ba JS Ol Jali, 
“Kesimpulannya adalah, setiap syarat yang meniadakan subtansi (tuntutan) dari sebuah akad 


hanya bisa batal apabila terjadi di dalam akad, atau sesudah akad tetapi belum terealisir secara 
pasti, bukan ketika sebelum akad meskipun terdapat di tempat akad tersebut”. 


(245 Gp eleii! (eh (O1 22/17 ) — Wml 


PL) Uais 0S Vla Lela al Jitu ya SI Uni SUS (bg Ol PAI Je diah AS Sta CE AS pelita ah PI tag 
Sem JB plak uya pi Jus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2606 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Di antara riba gardl adalah, hutang piutang bagi sesorang yang akan menyewakan (semisal 
tanah) miliknya dengan harga yang lebih tinggi, dengan catatan apabila transaksi tersebut 
disebutkan dalam akad, sebab apabila hal tersebut terjadi dalam akad, maka hukumnya adalah 
haram, sesuai onsensus (ijma') para ulama. Tetapi apabila tidak disebutkan dalam akad, maka 
menurut Madzhab Syafi'iyyah adalah makruh, dan haram menurut ulama yang lain. Pendapat ini 
disampaikan oleh Imam Subki”. ('aanah Atthoolibiin 111/53| 


2. Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan hibah/hadiah oleh orang yang meminjam 


Ob dya Jajakh DUS eymg Ja dial Gb DG esa JI Gaye Ain jl LAB MIL 3S ja oya Jaan Gi AA jbry 
bad Sy 0Y bai MJ Sa AAN Of dry SG yA Sei ol J2 riak 0 K4 Ny ella Kim Sk 
PAI ay LA mengg Halo dala CIA ai US US ado CL did seal Ale WAT bo ISI Go ARI Ofy Bad dt3 yeh Lil, 
Alona! ya AN YP Olira 2S din eng ly ya Radin pr YPP JS ab dalih PA ai pr bjb. 


“Dan diperbolehkan bagi pihak yang memberi hutang (mugridI) untuk mendapatkan sesuatu yang 
lebih (manfaat) dari pihak yang berhutang (mugtaridl) seperti membayar hutang dengan nilai yang 
lebih baik secara kwantitas atau kwalitasnya, (seperti) berhutang sesuatu yang jelek dibayar 
dengan yang lebih bagus, dengan tanpa syarat (penyebutan) pada saat akad pinjaman. Bahkan 
berbuat seperti itu disunnahkan bagi pihak yang berhutang, karena sabda Rasulullah SAW artinya 
“Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus cara membayarnya”. 
Dan tidak dimakruhkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mengambilnya sebagaimana 
menerima hadiah dari pihak yang berhutang, meskipun dalam transaksi ribawi. Menurut pendapat 
yang lebih kuat, tambahan dari hutang tersebut menjadi hak milik bagi pihak yang memberi hutang 
tanpa adanya penjelasan, sebab hal tersebut diikutsertakan dalam pengembalian hutang, juga 
sama seperti hadiah (masih menurut pendapat yang kuat), bahwa apabila pihak yang berhutang 
membayar hutang lebih banyak dari hutang yang berada dalam tanggungannya, dan dia mngaku 
bahwa, ia melakukannya karena (ia semula) mengira jumlah hutangnya sebanyak itu, maka ia 
disumpah dan dikonfirmasikan. Adapun transaksi hutang piutang yang disyaratkan dengan 
pengambilan keuntungan bagi pihak yang memberi hutang, maka akad terebut batal. Kalau 
berdasarkan hadits yang artinya “Setiap hutang piutang yang mengambil keuntungan adalah riba”. 
(hadits ini pada dasarnya adalah dla'if tetapi kedla'ifan hadits ini ditopang oleh hadits lainnya yang 
sama yang diriwayatkan dari sekelompok para sahabat sehingga hadits ini ons dijadikan hujjah 
karena telah naik ke tingkat hadits hasan)”. (l'aanah Atthoolibiin 111/53| 


3.Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan nadzar oleh orang yang meminjam 
dada MI elo Jam Jl gb SSI EV dn oa bud Jl ega J3 PLAY ae Gen es sallun 
Bi Jo! II TER Y pd OT Wind AS ISI Lan Y ALAN CoA oa 0m al Ja 
129 pp SAI es 2 


Namun demikian menurut imam AlGhozali hutang piutang yang demikian dihukumi haram secara 
mutlak 


Sp — demam 3 SI St — ai Ie Hong Rindi 3 JG. IA Sia BI go) SUS ae Tuan (SL Jay 20) 
datah! Jae OY — by al BI de AE Ol — LI Wy 1JUe) la ST oya Alalan lite pg Jam KAN de 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2607 


Ob. ojladi Alay dla da —uraia 8 Can yag P1 Juol as Ul 3 bt hall INYI d 
Paanah Atthoolibiin 11/241 
Ahmad Hanafi 


Kang Masaji@ Berarti si Man harus mengembalikan pinjamannya berupa uang juga (sjenis), 
berikut kelebihan yang telah di sepakatiny di luar akad, gitu toh mas? 


Bisa tidak kalau di masukkan kepada akad jual-beli dengan memakai akad salam? Umpama si Dul 
bilang sama si Man, "Man, aku pesan gabahmu 1 ton, per 100 kg ny aku byr 150 rbitotal 1.5 jt), 
biar nanti saya ambil 4 bulan kemudian/pas sudah panen. sahkah akad tersebut? mhn bantuannya 
kang mas... atau ikhwan yang lain, monggho!. 


Masaji Antoro 


Kalau di masukkan pada akad salam, maka juga termasuk akad salam yang fasid karena 
temponya di anggap tempo yang tidak menentu yang tidak diperkenankan (pengembalian pasca 
panen di anggap tidak bisa dijadikan pegangan karena si dul dalam usaha menanam bisa saja 
tidak mendapatkan hasil panenannya) 


Caglaa Jei 5, Of bata, 
Asna Almathoolib 11/1125 
palaa Jerly engan Jln Cha glan Risag Cp glaa Cair 3 US Ol Uh Blog yi Hang nas lal Ol de LAMA Kadi Gil) 
AlFigh al-Islam wa adillatuh V/269 
Jaenal Effendi 


Ass wr wb, Ikut kontribusi pengalaman sedikit... Secara umum apa yang disampaikan kang Aji 
saya sependapat, hanya saja kalau dikaitkan dengan lembaga keuangan kecil (yang bebasis 
syariah pun) seperti BMT, hal ini masih susah dan delematis dilakukan... Hasil penelitian saya di 
BMT (paling syariah- the best performance in national level-Indonesia) dan BMT ini memiliki 
pengawas syariah?owned by pesantren salaf besar dan terkenal di Indonesia menunjukkan: 


a. Agad gard (ahsan gardul hasan), banyak digunakan oleh petani gurem dan pedagang kaki lima, 
dengan praktek bahwa mugtarid meminjam umumnya kurang dari 1 juta, dengan angsuran 
perminggu... plus tambahan sukarela dari mugtarid kepada lembaga/BMT Rp 5000,. atau sesuai 
kemampuan... 


b. Untuk mugtarid skala besar (di atas 1 juta) mereka menggunakan agad ba'i bi tsaman ajil, 
prakteknya... mugtarid membawa collatera/ jaminan yang berharga seperti kendaraan bermotor 
untuk kemudian dibawa ke BMT dan diakadi bersama. Mugtarid menjual barang jaminannya 
tersebut kepada BMT dan selanjutnya BMT membeli barang tersebut. namun kemudian BMT 
menjual kembali barang tersebut kepada si mugtarid (harga lebih rendah dari semestinya), lalu 
menggunakan agad bai bi tsaman ajil, 

yang sepertinya agak kurang pas, bahwa sighot agad telah diatur sedemikian rupa (ada kepura- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 2608 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


puraan antara mugrid dan mugtarid)... 


c. Pinjam-meminjam tersebut dengan mengunakan agad nadzar, prakteknya bahwa muatarid 
akan bernadzar "jika saya diberi pinjaman........ , maka saya akan shadagoh sejumlah............ 
kepada mugrid/ BMT"... (secara umum sudah terskenario dan saling tahu antara ke dua belah 
pihak)... 


Namun demikian, prakteknya akad pinjam meminjam dalam lembaga keuangan di Indonesia 
masih sangat syariah dibanding malaysia, sehingga total share dari lembaga ini lebih dari 1244 
untuk di malaysia, dan Indonesia kurang dari 354... 


Akan tetapi "baldatun toyyibatun" akan terwujud dengan terlebih dahulu mewujudkan "goryatun 
toyyibatun... sehingga akag pinjam meminjam yang sekarang sangat marak dengan adanya 
konsep ekonomi Islam/Syariah sebuah keniscayaan yang harus dikembangkan dan dipikirkan 
serta dicarikan solusi terbaiknya agar tetap pada korido syara' dan mendatangkan profit/ 
keuntungan.... yagin, praktek ini sudah dijalankan pada jaman baginda rasul dan sahabat... 
Solusinya, kita dirikan lembaga keuangan bersama-sama yang berbasis syariah beneran....dan 
menguntungkan tentunya, hanya saja kekhawatiran yang selalu diajarkan dan dibujuk syetan 
adalah...bahwa akan selalu rugi jika demikian...dan demikian...(yang khilafus syar"i).... 
Kenyataannya, Permasalahan ummat yang dihadapi saat ini dan menjadi trend ke depan adalah 
ekonomi dan penghidupan... hal ini mestinya harus menjadi fokus dan pokok perhatian ulama 
juga, mestinya kita dah mulai harus berani praktek dan ambil peran di dunia nyata ekonomi, tidak 
hanya teoritis dan dalil-dalil,... "lisanul hal ahsanu min lisanil magal" 

Kita masih sangat ingat akan "kadal fagru an yakuna kufran".... (afwan, belum sempat down load 
fond arabic nih) 

Sangat yagin, bahwa aplikasi ekonomi syariah telah lama diterapkan baginda Rasul dan sahabat 
yang saat ini diwujudkan dengan adanya dalil-dalil figih yang diambil dari dawuh dan penerapan 
nabi dll, lalu kapan bisa dipraktekkan?... 


So...solusinya mbah Jenggot... mari ajak ikhwan ikhwan kita untuk mantepkan kembali hati dan 
keyakinan akan penerapan akad Syariah, totally 10096 (walaupun ada tantangan motivasi bahwa 
akan datang suatu jaman dimana ummat Islam seakan pegang api yang membara jika 
menerapkan syariah totally 100”6)...dan saya tak cari bekal penguatan praktek dan aplikasi dari 
suhu-suhu Eropa.....untuk selajutnya mari kita coba kemas dalam wadah yang baik dan benar 
untuk diaplikasikan... 

Afwan, forum ini jadi media pencerahan nih...namun hal ini harus juga mulai kita pikirkan... 


Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu maa yurid... 

Forum diskusi dengan berbagai masalah wagi'iyyah dan kajian figih ini sangat bagus dan 
menarik..... LANJUTKAN... 

Media dan wadah yang sangat baik dalam diskusi dan belajar 

Salam hangat dari benua Eropa yah mbah Jenggot... Wassalam... 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2609 


1862. HUTANG PIUTANG DAN PENGARUH KURS 


PERTANYAAN : 
Ani Fah 


Parkir Pertanyaan : Assalamu'alaikum...mau tanya pndapat mbk lagi nich.... Ada kasus semacam 
ini : A pinjam uang(dalam bentuk dolar) sama B,,saat si A pnjem uang tersebut kurs lebih rendah 
dibanding saat pengembalian, sehingga stelah ditukarkan ke rupiah si B jadi lebih untung... yang 
jadi pertanyaan : Apakah kelebihan uang tersebut termasuk riba ? ( kelebihan tersebut sebagai 
akibat dari naik turunnya kurs mata uang ). ...? 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 
Nyumbang jawaban... 
y alin op ABU pb SI Red DI OLS Cegah Ain VI IE GA pall jalal OA Las AS 1 SAS pagkill Aa Jie 3 
ka AJ AJURN C3 II 39 DI jlash aras 3) VI 
Disamakan dengan nugud adalah fulus yang telah umum berlaku didaerah misriyah pada suatu 
masa.sekira hal tersebut ada nilainya artinya nilainya tidak berubah,maka dikembalikan 
sepadanya,tetapi kalau berubah maka dikembalikan sebesar nilainya dengan memperhitungkan 
waktu yang terdekat sampai batas yang telah tentukan. | Al-Bujairimi ala fathil wahab 2/355 |. 
patah 3 Boga del» yk II MAL SY Olelad alan aa 9 Ky goal HAN JAN») pa Ie) 
Ay Ay Olga ya 3 


Wajib bagi orang yang berhutang benda yang ada padanya (mitsli) untuk mengembalikan dengan 
karena pengembalian dengan benda yang sama adalah lebih mengarah kepada haknya. Dan 
wajib mengembalikan peminjaman mitsil suroh (sama bentuknya) pada sesuatu yang dihitung 
dengan nilai yaitu hewan,pakaian dan perhiasan. | Tarsihul mustarsyidin 233 |. 

KESIMPULAN : 

Jika barang yang dipinjam ada persamaanya, maka wajib mengembalikan dengan barang yang 
sama. Tetapi jika tidak ada,maka bisa di ganti dengan nilai dari brg yang ia pinjam. Misal :aku 
pinjam piring bercorak kembang,maka harus mengembalikan piring bercorak kembang. Jikalau 
piring bercorak kembang sudah tidak ditemukan di toko-toko, boleh mengganti dengan harga 
piring tersebut. Catatan: Yang penting ke-dunya ora grundel podo-podo penak'e... 

A utang dolar ke B jika nilai dolar tetap sama maka ia wajib mengganti dengan Dolar, Tetapi jika 
tiba tiba turun,maka wajib mengembalikan sejumlah nilai dolar yang dulu ia pinjam. Jika si A mau 
membayar dengan dolar yang sekarang berlaku,dimana nilainya lebih tinggi.tidak apa2 niatkan 
kelebihanya sebagai tanda terimakasih/hadiah telah menolongnya. Tetapi jika kelebihannya itu 
karena permintaan orang yang punya dolar yakni B, maka termasuk riba. 


Link Asal : fb.com/groups/piss.ktb/424100434279437/ 
0133. Uang Damai Saat Dirazia Polisi 


PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2610 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Neil Elmuna 


Assalamualaikum wr. wb. Mohon masukan soal Hukum memberi "uang damai" saat terkena razia 
kepolisian lantaran tak punya SIM dsb.? ada hiilah hukum agar tidak menjadi madhorot buat 
semua? syukron.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr. wb. Untuk mencegah terjadinya "uang damai" ini sebenarnya undang- 
undang yang diperlakukan oleh pemerintah sudah mengharuskan bagi setiap pengendara sepeda 
motor memiliki SIM dan bagi setiap pengendara sepeda motor di wajibkan mentaati peraturan ini 
karena di dalamnya ada kemaslahatan bersama : 


»g AN sendu Ol Isl Mel de SLEI mol Oo yal Italy AN... GS) cet or PN, 

D8 Yg Ad Ai0lb Camry Urakenak) Halo Ronlaa Ah US VW TUM Lal 07 KU, PL 

“Janganlah keluar menyalahi aturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah-kaidah 
syariat......... Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh, sedang dalam 


masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan yang bersifat umum maka 
wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib mentaatinya”. (Jauharoh at-Tauhiid Hal. 119). 


Keterangan di atas sama dengan apa yang diterangkan dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidiin 


BIA ga yag BYY ad SU) Ob 4 ALI JUN AS HS Yg Ad JL JS 3 UYA lan (Dr alan) 
ayat lal Lp Un lag Sai Telan pall OLS Of Kan 3 aan JNita VI) dl AIA je nyai jl Rent ll 
OS Of las Lage dai TAB SI AS Ia eU Aa LIS ye Ill im Gd 3 Op JUL 
Vi Lab Aj Gsnag 4 ya Sila CU Ky Belly Ul Jis Vas VI, Uibty Dalb org Kalo Aneka Ah 
ob Uu bla TAU al Las eU Ae Lai Jeli 3 Plug 3 ea —t El al Tb osnag «Jln paus PL 

ad OY ara SG US IS) Il Sd BS Tenan Ah OS Uh NIS, 0 Laga 0 IT ly coy SA el 

HA Lgi ay 4 SAN Sya II Ba Gal Dp pala Gala Ob as al OUakudi Of pdg A8 4 Dl Cg Rana 

DI ape Seting PA ml J3 J3 gery Prau KYT rt jg Kah Val ON Ab GAY la, 
Bughyah al-Mustarsyidiin 1/189 


Sedang mengenai memberi “uang damai” dalam pertanyaan di atas hukumnya juga haram. 
Je amy Ltd Sad Bom Abu dalang La yag EL ya Bp Ily (Sgm SIP AS oi Laman Fed JL 
Ta AS -9 K2? 8 - Pa Lo. Atas 90... Fag DA - 0 2. 308 — 
TA yo Geskadl yo 28 — JPU GUY Hae dlay ang La yag Wa Kalo JUy lusa HNS Agu La. 


Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: "Termasuk 
perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada 
seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan 
pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: 
"Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2611 | 


membenarkan kesalahan." (Mirgat Shu'ud al-Tashidig, hal. 74). Lihat juga Al-Baajuuri 11/333. 


Lalu jika misal bekerja di suatu perusahaan yang memang tidak dapat menghindari suap menyuap 
dalam bisnisnya, apakah rejeki yang kita terima dari perusahaan tersebut termasuk rejeki yang 
haram ? 


BILA KERJA PADA PEMERINTAHAN : 

Gajinya HALAL bila meyakini bahwa gaji adalah bagian dari irzaag, ihsaan atau musaamahah 
(tunjangan, insentif atau toleransi) dan bukan merupakan ijarooh (imbalan jasa kerja/upah) dari 
profesinya. 


(29115 gi 2U) 
cp Bb 8 br YI ay Pe asli, Ola Yg GNI DL PP ul, ser yl HL Pal yes V3 Pata Ia Pal Sole dy LD pelag 


1» Ki La9) DL 


Tradisi yang berlaku pada pemberian gaji terhadap pegawai pemerintah tidak bias di golongkan 
sebagai ijaroh (imbalan jasa kerja/upah) akan tetapi merupakan bagian dari irzaag, ihsaan atau 
musaamahah (tunjangan, insentif atau toleransi), berbeda dengan ijaroh yang merupakan bagian 
dari mu'aawadhoh (transaksi dengan pertukaran). | Nihayah al-Muhtaaj V/291 |. 


BILA KERJA PADA PERORANGAN/SWASTA : 

Selama tidak meyakini/mengetahui secara pasti kalau gajinya dihasilkan juga dari barang suap 
maka uang gaji dan kerja di tempat seperti itu hukumnya makruh, bila yakin hukumnya haram 
berbeda dengan pendapat kalangan tashowwuf seperti Imam Ghozali yang menyatakan haram 
secara muthlak. Keterangan di ambil dari : 


HE pas) INI OISAY deal PA IG PLAN on Ala ya Sal Of aim dg al dl ST ya ilalan Jan SI , 
SIM IA ea 


Asybah wa an-Nadhooir 1/154 
aer na Ba Kalah Of ole DI Aelalan KE LS pa ALE aya leh OKU 


Asnaa al-Mathoolib 111/227 


By IN tas op IRI 04 £ ami 3 JU (IM) 
PIA ya Jaka Of is OP YP Yg US Age Alia dal SUI He, PU oU 
al 3 dalan NAS el dl AT ok III 2 JI J3) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2612 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Paanah at-Thoolibiin 11/355 


Erkad! oya Sbb WN yag 6 BJ CnlalasIS plg Ala PST ya Alalaa jon padi iladl Kika 3 (Dr Ulun) 
| du A2 Oky Ie Bg d oya? Olla cl JB DS AI PI UT A3 LM wa baby AAL aa 
sai SUS Jing cl oa dil yisn | La Bjiler Ailalang Ul ala ST 0 Ob ae ALA oa dh Jp Y IL op EL Ae 
RP V9 6 elly ly UJI RAS 4 Ubaya JUAN) SONladi alah Lengan GIA Lead lili Gal gan ya Sagala AP 
aga (SIAGA Romdel Alia (da Nya Kong 6 RAY oya opey BIAN sid C3 (S3 peramal AlAYI MMS Sio US3 M3 3 


AI Be Ala JST ya Alalan jl por pas aer) 


Bila mengukur skill sebenarnya dia memang sudah layak untuk memilik SIM hanya saja di persulit 
(di engel-engel-java pen.) mendapatkannya oleh “pihak tertentu” maka boleh baginya menyuap 
dan mengendarai motornya juga boleh, berbeda bila sebaliknya, namun bagi “pihak tertentu” 
tersebut tetap haram menerima uang suap ini dalam kondisi keduanya. Keterangan dari : 


Pe inana Ie TE SY SS LajUnely GI SI ya eta di HI aa Sd Het Jis Le ay el 3d Jay 
AE jay Ye JUN Ke ya yaa yan al Lila SI de AI AU Ae PL OS ly Hall Il GEA Sd ah 
AL AA 0 alah SY SI de 3 VI Jai 


Nihaayah az-Zain 370. Wallaahu A'lamu Bis Showaabi.... 


0135. Kerjasama Pengembangan Ternak ( Gaduh ) 
PERTANYAAN : 
Mbah Jenggot 


Agad gaduh sapi bagaimana caranya agar boleh secara figh. ( akad gaduh yang berlaku 
dimasyarakat - A titip sapi pada B, kelak jika sapi dijual dan ada keuntungan dibagi dua, jika tidak 
ada keuntungan maka B tidak dapat bagian apapun). 


JAWABAN : 
Edy Humaidi 


Apabila yang dijanjikan itu adalah membagi keuntungan dari hasil penjualan (ribhi), maka hal itu 
termasuk girod fasid, menurut ulama Tsalasah. Apabila yang dimaksud menyewa orang, dengan 
ongkos membagi hasil, maka dinamakan ijaroh fasidah, yang mempunyai sapi wajib memberi 
ongkos misil (umum) kepada orang tersebut (amil). 


Dasar Pengambilan: 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH ( 2613 3 


Al-Muhadzab juz I, Hlm. 392 


- 5 pi, BN, Jadi, PA Lani yu TA AN, ALA Ya 2 ox Is Y (AA) wa Ya 1s 
Less AA 
(Fasal): Tidak sah Airodl (bagi hasil) kecuali atas atsman (yang bernilai) yaitu, Dirham dan Dinar, 


adapun selain keduanya, seperti benda, tanah, barang produksi, fulus (uang logam) maka tidak 
sah Airodl (bagi hasil) atasnya. 


Al-Mizan, Juz II, Hlm. 88 


rr Lai Ui Joel Lgu 1 dis aala Lala @llanf ) Ai «| TA pad al SL ds 3 oa GAS) 3 ala UU Ju 
Sisnalas ON San NA (apuo TA aa 


Adapun permasalahan yang dipertentangkan (@irodl/bagi hasil) diantaranya pendapat imam Malik, 
imam Syafi'i dan imam Ahmad: Sesungguhnya apabila seseorang memberikan harta benda dan 
berkata kepada penerimanya “Juallah ini dan hasilnya kau jadikan Mirodl”, maka itu dinamakan 
@irodl fasid (bagi hasil yang rusak). Pendapat yang pertama adalah pendapat yang berat 
sedangkan yang kedua, adalah pendapat yang ringan. 


Agad tersebut tidak sah, sebab anak sapi itu bukan dari pekerjaan pemelihara tersebut. 
Dasar Pengambilan: 


Al-Bujairimi ala al-lgna', Juz III, Hlm. 115 


SB AMI Ja SI d6 ba aoi pd Lagat LA 8, Untgan Jl dlarla Jani A3 AT jasa 3 el Pl 
Mn an ngak Sd YA Gap do Sand ta 


0 2. 


Ha ons Aa) PA Naa Pan Ty li SN Yaa Ya Yg fan ata Ae 


AYI. 


(Peringatan) jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar dipekerjakan, 
atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduannya, maka agad tersebut tidak sah. 
Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) 
mendatangkan agad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Yang kedua, 
hasil dari hewan piaraan, itu bukan pekerjaan. 


Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan 
untuk dirinya dengan upah "2 dari hasil susu hasil perahnya, kemudian dipekerjakan oleh orang 
lain tersebut, maka pemilik hewan harus mengganti biaya pemeliharaan (memberi makan hewan) 
dan pekerja harus mengganti kepada pemilik atas "2 dari hasil susu perahnya. Pengganti itu 
karena sudah hasil ukuran yang dijanjikan, dan telah terjadi dengan hukum jual beli yang rusak. 
dan tidak perlu mengganti rugi hewan piaraan, karena itu tidak ada kesesuaian ganti rugi. 


Jika pemilik dalam menyerahkan hewan mengatakan untuk diramut (diberi makan) dengan 
ongkos separo hasilnya, kemudian dilaksanakan oleh penerima (pemelihara), maka separo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2614 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang dijanjikan menjadi tanggungan pemelihara, karena dianggap terjadi hukum 
pembeliaan yang fasid (rusak) bukan separo yang lain. 


Tuhfatu al-Habib “Ala Syarhi al-Igna al-Bujairimi, Juz III, Hlm. 179 


» . 9 o 29 BG. 0 . - 8 000 Aa. 0 . .. 2... Oo o . 30 2... - 08. ca 2 0 2. 00 
SAN Serai JAN Ft Gondal) SS Tanah Ad Lanlaol BOT (Je Gila Yf Lginas Dj BLN Ah Lama PN yaseh JG F3 


Apabila ada orang berkata kepada orang lain: gemukkan kambing ini! Kamu saya beri komisi 
separo dari laba penjualan, atau berkata: gemukkan dua kambing ini! Kamu saya beri yang satu, 
maka tidak sah. Dan ia mendapat ongkos misil (umum), sedang hasilnya semua dimiliki yang 
punya kambing. Wallohu a'lam...mohon koreksi... 


Masaji Antoro 

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR MUKTAMAR NASIONAL ( Pada tanggal 21-25 Syawal 1379 
H. /18-22 April M. di Jakarta ) 

Hukum akad tersebut tidak SYAH sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan 
pemeliharaan tersebut. 


db doel DG dal LAI AKG SINI 3 09 Aid mand Lapis Lady Lankga jl Upale Jana dala pl gass asi j kei 
abadi SUUN A eyand Jandd Una Kivaiy Odli2 ya Ugilad AI Laasi jg Alang Jual Y JI AI AW 39 76 Aa Leale dis al jl 
JB Ola Jaga Alia pd KY ala eyang Yg da pg SL pad dd bg pidi yA yag jl nas MULAN AYI eyang 
PI Sue Oyo Anil el El SL aah HI Je DO yaman by pia! Hnaile Jadi Leiyas Ueilal 


PUNGKASAN 

Jika ada orang lain memberikan seekor ternak untuk dipekerjakan atau di pelihara dan 
keuntungannya untuk mereka berdua (si pemilik ternak dan pengembala) maka akadnya TIDAK 
SAH, Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) 
mendatangkan agad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Sedang pada 
contoh yang kedua keuntungan-keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh hanya dengan 
mengerjakannya. Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk 
dipekerjakan dengan memperoleh separoh separo susunya dan orang tersebut kemudian 
mengerjakannya, maka si pemilik harus menjamn pakannyasedangkan pihak pekerjanya 
mengambil separoh dari dari susu tersebut. Itulah ukuran yang disyaratkan, karena sipekerja 
mendapatkan keuntungan berdasarkan transaksi yang rusak, la juga tidak di bebani untuk 
menanggung hewan ternak tersebut karena hewan tidak bisa di nilai imbalannya. Jika pemilik 
berkata “Agar anda memberi pakan dengan imbalan, anda mendapatkan separoh dari hasilnya” 
kemudian si penggembala melaksanakan, separoh dari yang disyaratkan itu menjadi tanggungan 
pemberi pakan sebagai konsekuensi yang rusak untuk memberikan separoh hasilnya pada pemilik 
ternak. | Igna Li as-Syarbiiny 11/356 |. 


0170. Menjadi PNS Dengan Suap 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2615 


Irawan Khan 


Guru itu bisa menjadi orang yang pertama masuk surga, tapi bagaimana ya kalau untuk menjadi 
guru itu nyogok dulu ? semisal saat penerimaan PNS gitu 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Bila yang memberi uang tersebut memang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak menyakiti/ 
merugikan sesama muslim yang juga berhak, maka memberi itu boleh (karena semata-mata demi 
mempertahankan haknya), sedang yang menerima hukumnya haram. Namun jika umtuk semata- 
mata agar diterima hajatnya, padahal dia bukan ahlinya maka dikatagorikan risywah sehingga 
yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram. 


(370 lu) 


Pt hnara Je 6) SY WAS lnjUaely Gb SH ya eta HI aa Sad PUN Jia La dg al ayal sy 
AL AA 0 alah SY SI Je 3 VI Jai 


144 11 25 oh, 


ce BAN Latah PL) JSI Of gua Lagaiiaio oa SAI Ulah jam 3 Bie Al) Lila el aya JI OT USS Bg 
kaband (AAA HL SI ye # AYI PGI aa SI Lek Se bis SI SIA Ol AS ala Wae engan 
SAP ba Haa pad JL yag Jera Lely Rilkny Ra ab Jr Opa Ja Ll JL YO Ja Ju GUI abal! 
dl soya! Kekal) Lely Ulaor jl Bolerb3 Loela OS Uly Bye) pd Lania Lorly IL Nas OS Up Jas Ul) Ol dj 
Oly Aoa ygd Kail ji dal aloe OLS Ob eling GET JJ talk Jan gid OLS lg Aneked dani 9 pt, OS Op dd yi 
Sya) ye Janda sad OS 


(100 : 2 Ga! slaul) 


Sat SIA LAST, — Ibas Ita AN KSEI 0 LagadSnnad! Laghtay , Jola(la guns 5) GA Bye Je hlesn 3) 
dg JAN ya BSI d pai ya OS UU 3 , Kolor JSYL LAN add 1 0g maki JB AYI — SESI Le Iaasy JL 
Ol II PENIS AI KSB eny dala disko AI Sya ya Ay, Jiya IkS3 Ran pad PL aa BY 9 SYSYI oya LAI 
ema RV Jl dimata YA Jad Us Inogad jl Hola al (Sol OLS UL Agak dal Chal ji 3yd) Lang L0U Uas uas —JU 
NA Sd P3 Ag daa (Sm Ta Ol, Cena AJI AANG dl Call ba AN S UAS YU Sally BJ gad 

OS Ga Sbb Ioyid ON RAY daan PLP) Jis AYI Gd Aint Lo Ill jl lb HN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2616 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Catatan : Bagi pejabat yang bertugas dalam penjaringan calon PNS, dalam menjalankankan 
tugasnya harus berdasarkan nilai kapasitas, kredibilitas dan akseptabilitas calon PNS. Bukan 
berdasarkan teman, kerabat, tetangga dan besar kecilnya pembayaran (uang yang diberikan), 
karena hal itu hukumnya haram.... 


0276. SEPUTAR INTERAKSI MUAMALAT DENGAN BANK 
PERTANYAAN : 

Abdul Kholig Noor 

Assalamualaikum, Bagaimana hukum menabung di bank ? 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot 


Aku hanya membahas hukum bunga bank. Hukumnya Khilaf, Ada yang menghukumi Haram, 
Halal dan Syubat.. Ta birnya 


SI ja TP oya jan Aa 

D3 JII ES Ab PAI NA 3 Anna 3 La pad Ul Ella S2 ya Jijag Lai 3 Jalal GAN Je p,£ 
Bokada IIA Y) Upad Rob Y Aloe Cab Of pai old (JS) Gym) dadi peng oya AP yap Fl Anie Elanadll 4 Ray Ka 
AL ai Ly Ip ye NP WEI 3 oral 4 ye Sila UM gal 

SI ja TP oya jin Tau 

Ill HIU Lah pelali 3I Bekanin B gag AB Jala C3 UAS ia A1 lag oh Utama Sa OL PS JEY (GS Atma) 
Jaa A1 lag jk SY LAI le Ab SAI alga La IS) BU Hai JH ol AI S3 EL Heal 
AN Yo Aila Can UP diy ob Ad da Jang oh talag jl 

60-59 : dadi PI Ola 

Yama SP DU il OLS Ofy Lal Sita g Bia yadi Uyanaty Udi Jay DG Couay Ol HI nya at Ul jas UBI, 
SALA ya pat Lay Jl orak WS ya pe HA OP Ane eesbiy Ray KM Ojo 3 Oa iya Red Aan 23 Ragil dani 
dg JAWA Abis only dakay Gini YG dan ji Jl danang Gl DLS oo pening Ope y MK. 

53 pe LIWI I oU Hill 

da! ea dl 3 JB pe naa Jab So SY al LS ea (ata Ioi day MN ET (CIA GpniM OS) 
BPA Sg da MN AT 0 SAY GRASI pad BE (Sa d3 dy ol dad 2) Jb es ang Kanal JB LS 
Bab Jp) oya” yA Lenny Lap pala YP OLS Vania OS Jp SME MJ Lt ja AN Of tengIY Sai) AAS 
(Ge Wala Ai) UpAN 2 ot au 0 NAS Us Ely ca di LK OST Us (ad Bo AI dg Id ALI 
S3 IP Ai Oh Ara ea yaa Oh de Sama (EL PAN Ol, day Bai SE Gagal Gel ata Ia) WAN cah 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2617 ) 7 


ISI Bakang Pp Bole Anda SAI MENU erag HAL AP el Alas oya ENI Nila OT GUS Anda if sol & ale Las Ml) 
Ball) PAN oya elegan L pglany o SI daa dala AU Aid AI ST ISP dna AI OY aa WS OS G 
oat Ng Ata BIL ol OS mo de HAN II ad JUL ASYI Gaun Haa Kama Sob OT ea aa 

Ip Agar (Ale Sy Jas RSI 3) mall 3 VI SIM Bakar Y al ani ag —l WS G3 SIM Gakag SP daa Y gl 
SN ag SPA PA Ap) Jaa Gb IS AS Cd dea PU dy UJI ea) 
Ha ba M3 de Ust PU ad lo Gb ASI 3) La old! Ja Of palang Jap JB dal Jj3 dalah GLS Gajah 
TAS ya ya YP TP Ui dani dad Ip IL BUY GA & ya ya OP Ld 3 RSA, al ol DG aiall 3 bh 
Sani JI Ika Ol Gal (aini png Up) pl yag PPA Ay GE Uban ye Ji) Radin pr dd lb Gal (india px Oi) tem 
bala GET Ggny Rel Bolay C2JEN Akad UP hal Gill pr dj Ol yag HE Gel olina 2S Ain SPS din er 
(EP dng Io) DI Talent! ya SA 3 Slank! yg dad) JUAN GUY eno GI In2 Aing Lega HA 
PAI ling Vlta Ja NA Gaal ole Y Of Gang olentin DU perl Kita ci dg) AKA pel oh PI PI yag si 
BSE PAI jey AI) daa ya PSU Join Ae (PA Ja Api) da ya PIL SL aa Ol 
DN 2 01 K4 Upah Bab JI dya ph GELAYI Ol Anal 1 ol 


53 op LIWI 2 P oU Hill 
Upi ding Telomnali Uya GA 3 Olina 2 Aina meng ye Kain pr UP IS pb dala yah Wii pr bis PAN Ul) 


AS Ag bean aS Vip lela el lb ya HI Ubah S3 dy Ol Oo Jar tah oya SU Sr al ALA peluh 
Sem JB lalai ya 
Gb Sy La sd Ja Ol palang Jep SE (aa Sp) Tali! GUS aa aa (PAS Ah) 
Bo IP BUY PI yoga Ol ad 3 RS, al olah DB Adi 3 bd ai dg US de Usil Jd Ad ole 
DI dmn Had AL UP ya PTP Ui dembid Aa 
SEL 3 186 2 pp ca pak aku 
ASI Ol LSI S3 AA Tas Ra add SULASYI OLI yA Ala GRI 2,4 Ol gada ika (CD Hana) 
J3 yui aa ant 3 pad At Ai) ya ad dia Aall gag 8 ILY oya de Yg GBU ya jg Rel aa Kn UG Aiiniid RL 
DS Ae Up NY Tanya Sby 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Hukum menyimpan uang di bank bisa diperinci sebagai berikut : 


22 Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali jika 
mendapatkan bunga, maka ulama' sepakat hukumnya haram karena tergolong riba. Allah SWT 
berfirman : 

SA II JA VI Jia gadi UNI JG mail SUS Oa Ca Dag Alas) SAI pia USU) Dyagi UU OIL cdi 


cw. 


3. - 04 WS ..9 2000 ge 0 0. 2 S3oge 0. Pa Had 10. we 9 ML 0. Ie 2 0... 
Dp Uh an JIN ea MSG Se ag dil Sial, Sl ba GR My aya Hae ala ad UI P3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2618 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya.” (@.S Al-Bagarah / 275). 


2» Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya boleh. 


Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak 
terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal menurut syari'at. Karena itu 
jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah 
membantu bank melakukan hal yang haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama 
dengan berbuat dosa. Dengan alasan ini, haram menyimpan uang di bank. Hendaknya 
menghindari bermu'amalah dengan bank, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti 
tidak adanya tempat untuk menyimpan yang aman selain bank atau tidak bisa menjalankan 
usahanya kecuali dengan perantara bank, maka diperbolehkan. 


Transfer uang via bank hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad: 


Pertama, termasuk akad hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai muhil, bank 
sebagai muhal alaih, dan penerima sebagai muhtal apabila ada transaksi pembayaran dari 
pengirim ke penerima. 


Kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada penerima. 
Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dengan uang itu dengan 
syarat mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di sini disamakan dengan hutang 
(gord) bank pada pengirim, karena itu bank harus melunasinya kepada orang yang dituju pengirim 
(penerima). Kategori kedua ini bank dinyatakan sebagai domin. 


Menggunakan ATM hukumnya mengacu pada penyimpanan uang di bank dikarenakan pengguna 
ATM harus menanam tabungan terlebih dahulu. Adapun transfer dengan setoran tunai, maka 
boleh dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang yang bercampur dengan uang riba di bank tidak 
dihukumi haram. Hutang kepada bank karena ada unsur riba dinyatakan haram tanpa 
pengecualian (darurat atau tidak). 


Pegawai bank dan penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu'amalah dengan 
orang yang kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut : 


“ Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba. 
“ Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya. 


22 Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak. Oleh karena itu, jika ada 
pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat. 


REFERENSI : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2619 


C4 13 ai 


SIS yamg Jr AAA 3 dejb In) te2 NG Sr VIy ekian jl Vas MI 2S (yaaa ad Jas (SI) PA le) 

LS yen IN PREMAN, Gangaa J yak coal pil Ka Y, sea Kawat HS les Oa 3 pa 
SAI sb SUS ado Lahat soal) cake LAST ado ISP GajAAN Op CipAdI diy ed Way Ula ag SY Sai ab ja WII 
OP Oia GA Hei meng Lay yeh Cin pr PB JS pb tia pjk ai pr bb yi ORA Aly @eryy lo Ads 


(S3 P13 ny — blh 


Alai GS pai ai ola SU (PA Ea Apa bh dp j2 WI bata PU ida) — 
Al 3 bli aa dg MS de Usil JI Ulil lo 3 bd ay La Sl! JS OT palang 1g JB (las 2) 
PA) An Gia AE yA JP TA Hi danbid Aa DD jet IS (SUN PA & nya Ol Sl 3 LSI gl. ala YG 

gag PA en el lh ya Hi) Anita pr Ab la Gal Gada 


(175 play ABI ola 


JA ppi dak (Aiko op Ji Yan pa Ad OA ja petaka Uji Ja «Rp5 yi Ha Jadi ball SI Ga 
3: Aa Si Jua JG, U: Lage «Ola. Ala Ab Ia Ma ah u Je TN ja ika J3 Ja 2) 
LIL JG, U: LAS IA Ik Fo AA SAY pi yA SAN Aya Ge 


V3 Lagu On KAI KA AN Ih Iin Ja PA Waah PAS Se oa: lang. 


ala Jar Ada! Ily Ola 3 Jak La Gde Ia Jne Ld Ji Bob SI ALI edi Ju (CI) IT (BI sa) 
SE OLI ya Sbs Lane anon LT SY Jglel 3 JS IL mei IL JB Sliza (ST) JII ARI bm 4 LAI, 
HI JIE Si (an) tele Lagiilely Ag MAL) Lao oya syal Lagiliontaly (onalA 3 LIS )) Kanlany dalan (AS y05) (AI 
Olaaah oya PL Uma 1 RAI JU Rame AYI) BBG Udan PT LAN) Kongkly Renanakl pl gia OY L) d1 (Oyabu) 
Lelta GET j3 Gter ai Laga (kel) dang BS ably aya Ja GA GL AS UJI brlis 


(26 P1 3 ay) — JI alel 


OY cellash Lilin Gal Gadis Gilata (JALAN! Aa HO) PARA ya (SAI Gaal! uya tel (UJI las FI dan YA) 
pre Alb ya JW each jl GOAL Glasa (Bogel 2 B3) la mal JI ya da PSI La add das YI 0G Y le! 
KAN SI (JAR YA) PAN Gi (al ida) Bo gal! Jar M3 ella nyai (PI LL AP) ok 

PA SI Ilaah G Wap d OY SUS daa Y Gt SUS Aas SRI PL AMI pad Jali HI SI ap .JW Elo 
S3 BEE SP) Lepas cei (lama Y 2) Abako yh Agak Jl eat Cai (Sala 1d) MPA Il ca jl eka 
SI Gay rel Ai) Bob ash AI ai (ENI ala Hala) SAE ag Wib! pb 3 dad (Led Juy 2) La dil ya 
La Jadid aan dai Sani aa BJ AS oya Kabel BII ET (PI AS ya PEN Tabs OP) PLAN Bogo JAN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2620 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SNI AYI Aa Ray — Jail by oa Gabe GRASI ham ol Gs — anita dag SU ag. S3. 


JS Han) SJ Asal ya sladl Gay slaePYI Jledel jang Ulolaty Lag AS #SNAB ya di Aas oat Laka JB, 
Kebal 3 OJuy lia 3 OLS uya Lean O pke Ula FI uya 8 O padang (AI UYA par) Unit Uoglolany ljiliny Oleo jk 
SIA YP JA asa Y car) Il Kang png Ca Aa aa GB JAN Ol CI oa UN ALA Of enlaa Ola ye 

ada OT palitp god dong dg eta aah VI yi Y 1nd 2d dale JB A8, cEN3 SN Ie Jus ega Slot AL) 

OP AS II amdk Up Y Upah by Lin AK JI Anal pd Uteh PP — ala elals am Jai de — OLI 


JAM ABI LAgit Jebl AI p3 mad Haa0 AI ay atl, IBAN gala 
(21 P1 3 ay — II 2th 


bude oya Cmnag NG — Bol yag — (SAI sad bb oU Op dil Ganas) CLS deng cal usa ya (UJI JIN 1) 
Akal JS Gsra YIY ALS id CAR UJI An Ola gagal SL Oya lai Bob JIN JST le all oi paid ala ai 
BI ya (AS yag HA) gaatuel aya! yag el late JST 2 adil) clan pelit Ole yag CI Jae cela 

Ag oran Ol dala OS) CAME ega ya Jekaly com Omg Raj SI UI el Ws dp 


104 2113 gp) — Jl lt 


di A3 TIRI iya cad JAS GA Ai 1 GA SUSU opa AA Lay ja adi di aka ca (Aladl OU) 
Gi ag de SA Gil Ay ab aki Jian ) rona 2 | Lai Ji La Jang eat JI 3 ye All Je 
koma Se Sebab 533 (0854 ale Ilang Ilibang nun) Tim (AE y AI TKA Ag CS Jami AI Kh 


le Itu Se Juna! S3, . 

149 pp yabpak Tau 

ob pb Lay Asli Jail Ld Snadi 3d Osly AT Ja Jl lela BL pala ane ga Jail yag ya elo A2 ai 
SAS O5ly Jaw pak SA BAN ALI LS Of SY NS Ad) Jai UeiUasla eat ll alas Aha 3 oU OS Hu 
(Eh 3 rail SSL Usb dy AKA SU Ola dll Ini II Jaa GP PI SH Sg Lap Sya jl OS jl 


0 o- 23 - 0.0 ad 3 1 3 9... “9 o-e SW 90 - 9 "0 A0 ow 3. 
SI (aja) Aa (0) sial Li Iya Jl EL US (el) Ade 4 Gk jl ( pantai ) mali (Ga Ly) : 
A3 “ 0 We... Oe 2.3 0 Im pad 


KAA ani ALS oi ditin Se Ud cela ya Uya AI LA aa Ular ya MAU Se ola (mei HULU) sana 


KS Sabu B6 Ia Kia Ine Aa Se USA Ang mag ST Aa La ata Olla Je Un Sp Us RI at, Sabu 


0-0 0 0 0 0-0 -0-wW3 - oo Oo. Io. ocee Ore Do won - 0-0 W Io www ee Wc 
Kasi (DOS oya Akinll Ang dp U ad dial dig ALS Ja dalah Ale abg U d3 Gini, UI p SU J3 domall dey oi 
HI Ola Aa ah Uj AKU La ini Gi ebi aya eat jl Aa SAI) Ali Ku U Lah KS 0,3 
Dana MEN an Ba An K3 8 Hn Pak Pen Damai Baja " g Pa 


-— Pa 0 Pra :t aa 0 3. 2 "- : 5 5» 9 9 o- 22 Pet 
JA como AU ip Ga ang la Sah Cai Jo ce Ajo Siji M9 ma selai Ma ia 
3 33 0g 2 2. 30 LA .. 0. 30 - 90 30 - Lo w 


SSos dy ya ay aan dana Isey PA Ja le lea dj ya Ya Op Uma ji JS lan HP UI Las 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2621 | 


dai Ga uli Ns sat ale pal Adang asas ISI SU Asah Ab S3) maa Vj UB Ujy oo Kay ea 


10 Rw - we W ca.9 - 3 Bow cw. 
& 


Upin dita SE UT) Ola Ga dl DU 4 tetaou EJI Aa P3 ae Ll 
129 p NA ali 2 


dear MJ e Un Je II db IN EN an Yama bd Pal EL og mal Ig LES dus (Sm elasl dl 
Ud Jp II FU JAN Ol Matah UG ISI Law Y ASLI Cl op og jl jali, 


(26 p13n— ola 


Sab SPAN Ad Jua YUI band Ol ET LA Ca g ha PLAY des UJI el FI daa Y Io ol loud JU 
Bogel FYI maka Hedi JEg data Se Wi Jp JI TEA JAS UB 5) Laga Y (Ella pdl Gas WIJI s Uas. 


CT P13ny ai 


Aka YG baal ora Aale Jap Le pasa Tg la ji, PP ad Ll 02) d3 Lb al de lali Canmad! ed US 
SENI gi Ogo K all CSS ah 6 pal Alas J0 SY pel II GbLL. 


d yha! Ala LA Sg Alan SG AYI 3 Ula SE 9 ai akal male Gay 6 2g :JgYI des. 


Up OA AT alat (AS Udi Hp gih ja OB ANU Wijan dai ia Haa Of OLI aa (RB) 
Map SIA JG USA gamma naa SJ 

JB Asean 3 Inka U JSI Lea Yel Jl oi AO MY ALI SIB Cake Be CA) OLS Sae 1 SP) 
An ain Pbb kaos An ai pe oa isa gia D3 
saban ap da Je JBL ad Si AA Be (al ap, Sp) AT Opal Lai ag 


SAI JBL SP plan go erik Se Ja Hii Pa JB pema del Ki, 
2AM pl 2 5) — db leh 


VI PA Yg RAS) Kemdid! Alip Aa SU Ale 3. AN OVakaIS — pl png IX Ode Cd ILY 04 18 ym 3 JU GM) 
BLS #agkakaa NIS 9 pl dl ST ot II PA ANN Ipaeel AN oa Ia of Yks Of. 

2 yi gl gam Ulah ling And! Kel (El (IYA) Ale Kill 3 Alta (HI gem 3 JU AA). 

Age! SS Ob cai (BS Reel iki Ra SIN He 2S 3) UN oya Ala ST ya alta. HB cai (AH OLS 2,3) 
SIA Ny #dji). dana sb AAS ad VI cah Ra II SS — EL ya Ulah AT OS Ob — Lease oa ST LG 


Jaa Aim Gg #elonsel Adaa KS SI EA ga gg Sal el ia of dg Lab EE oYI djay NI 
NE ASI de b ola Ud il gag mall dajlah luka jl LS gl Lain OLS OP Y) MSI Ie oo) dunia ALA ya del 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2622 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alah 9 ag old O gd pd dina ko 3 ld PSS 5 yag. 


SP — dam 3 SI Si — al Je tong Rime! 3 JG. Jain (PIA So) SLS op Tara (OLI Jay tali). ol 
Jatah! Ju OY — ey al BI de AE Ol — RAI Wy 1JUe) Ala ST ca Allan lir pg Jami KHAN de 
baal Rela Jla d9 eusatu sesal PT Juol ad Unta dg ca SIYLYI G. 
126 | yabpak Au 
03 Lg DILLNI ep 
Inls lea G danny Ode Ol pb jl de ob Come elsa 3 Jantan 2obl Wiakoy diy Red ma Alalan JS 13 1) 
Ola Kalla GAP El gAU Tebal) O yY C gadi! ye IBI, Spon ad Chad Anal (JSI Kadly ca JL 
BII Sei kd caeaolal G3 Il SK AI Lg JB KAS el 3 Asas dl ob ol, dal SL aletaki 
3 “laladi way BS An Yy Us ol, cAlalak Odi aa La Jali Jari Y —aeli 83 Adam OI Abi, 
Seet dal SI alan Gg ding tagad MM Ula G3 SI ON. 
Seal LB sya dy Kel S3 (Siman! pa Ie MY nang C0 gb Aang Il ba ph Ii aa Ah AG sada) 
kal dio Sg SUS JAV ea Ol aan JSI Ad CAB yA ola yk al) Kail Se ds NI, 
oa SIS may US ABAI dalang Tralb OS Of AA pala set JI Alba Jala 3S) bl UH ya OA UT aa Ul aya 
Ol Pa Aa 
Wallaahu A'lam Bis Showaab......M 
0287. MUAMALAT : MODAL PINJAM DARI BANK 
PERTANYAAN : 
Fauzan Uzan 


Bagaimana hukum berbisnis dengan modal yang dipinjam dari BANK ? Harapan maklum mbah.. 
blm pernah minjem ke Bank jadi ga tau agadnya gimana?bukankah apabila meminjam ke Bank 
kita pasti di tuntut untuk membayar lebih dari apa yang kita pinjam...misal kita minjam jt kita nyicil 
12 kali tiap bulanya Rp. 105.000,- gman dengan uang kelebihanya ya ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Boleh saja selama tidak ada unsur "riba". Ketentuan "riba" itu yang menentukan adalah agadnya, 
bukan bank atau bunganya, yang penting tidak ada kesepakatan untuk mengembalikan dengan 
ada kelebihan bukankah sudah tidak ditentukan sebagai "riba" to ? 


53 sp LIWI II oU Hill 


d3 So SU Y al LS Si anna Jari Spy JI (oli pb YG S5) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2623 


Ja day ol Jadi 2) Ja Lean dnja Gon JUN JB LS III ea led 3 JB yaa hua 
SB) IIS GAN PA ag 3 JA Ia 0 la pad RE (GAN G 
SE Lenny Lag pala G2 OS Lian OS Jp NE BPI le ya AN ol er 

bls el lai Ula AJI OI Us (bs Sg SI AH) Sby AL li dp) ya 

Hara Gaal Ata diy HJ si Ga Lala y oAN 2S ab MY SAS Ula 
S3 ISP yaaa ol ASI ad Una Ot le glenn (EL PARI ol, diy Jail SME 

IN JL merang HJ Ai adil Alan oya JSI Ika OT US Ana dil oo Fade Las Isl) 
SI SN Sh dna AI OY apa WS OS 3 ILY akang Jp Ily dai II 
ol sel lan inul PAN ay ada el ao B polanya SN dau Is J0 El 
BL ol OS mob br AI Il ap JUL A5 Ganas Apa Tana BLN 
Benar Y al Aa ag 3 3 SI Gasa WP Agan Y adl ya dil (esa Aza3 
SP) BJ 3 ra SP) IL lp (He dp) dab SW 2 sal 3 VI JII 
SN (PAS Pp Gb 332 ES) bia PI 
Bb AN A3 Cam labil JS Ol palang ap JB dalih j3 Tale 3 LS Gajah 
lal 3 LSI, olah YG Akal 3 bj ai dg SUS de siy Jd Aid ole 

Pri) Mma Cab Aya yA HP TP Ub demkid Aa bj Mb BUY JAN hnya UI 
SI (ata seng So) el yag CP bo el Uh ya JP) Haii pe Ab 3 Sl Gak 
Pedop Ot yag pa olima 2S Ainan SB SI din y01 GNU Sand Il Ika Ot 

OI Bana biang Legi yap la (Sl Gg Rel Bolany JAYA damai kal 
PAN ding 3) AI Aelomsal! eja AP Oltna Atas! Sang Ara) IMAN GUY! ae 
Ol gag entin DU mera Kia Gl dia) SA Pel Ol PAN PL yag si (El 

JI Siap te ya ISU AS bas Gd PIN Alay Vla Ja NAS Gaal jentt YI 

NIS 3 IE (EN PA Ilery JP) dad ya SL Olentta DU Ue (PA : 

MN 2 01 K4 Upah Bob dya pt GELAYI Ol Mor 


53 op WI Al oU Hill 


2S Maan peng la pb Tatkia pr Up IS ab Akad AAN ai pr bada PAN, 
JS Arah oya AU Dn ai AA pelita ah PA Aing Telo ya Ah 32 olina 
salad oya HS F plg Lilis OS Vip lelas) pl Ate ya SI Un ,h WUS Sy Ul ai 


Kaali JG 


peang ee JB (asal S3) Beli GLS Goa ai on TPA AP) 
Aa Gb yi pia dg V3 de siy PU did Ko Ob Sy Lb sd Ja of 
TA tamil ah bb IS BUY PAI $ pnya Ol sd 3 LSI, al old YG 


knp ES ee ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2624 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SSI 5 186 2 cas pia Tau 


ya SELAI Sl YIY dial Fla 3 BUSI 94 OI gailadI Koa ( Uta) 
AV GPU ya jp RI aa knojl U diah ALS ASI Ol AYI S3 Ai Lee, Im 
dmn 33 Ny yi ypeg KahI Jane 9 paud Sting Mijly oya gl dia Al Usang MW AL ASI ya 
ol ade SAY 
Masaji Antoro 


Hukum meminjam uang di bank secara agama memang bertentangan dengan 
syariat kecuali bila tidak disebutkan adanya bunga dalam agad meskipun itu tidak 
ada ijab gabul antara pihak Bank dan peminjam. Namun keberadaan Bank yang 
diperlakukan dalam rangka membangun taraf kehidupan masyarakat memang 
masih teramat diperlukan. Untuk menghindari terjadinya ribawi dalam perbankan 
terdapat beberapa solusi secara figh : 


2» Hindari terjadi bunga dalam akad 
2» Bila memungkinkan jalani akad dengan dua majlis 


22 Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya 


23 G2 Ao jl Ld WI 2S Yopaka ad Jaa (E) PA Ibr (3) 
Sim SO) elang ale SI bo yi yaah SUS og Ja dal G (bd Ie) 
SAM 3 J3 dada Jp dot Yo kal OS Yg sla3 


PAN Ody RABI dada pd Wal) Led Sy UV ai ab ya MI SUS ya AN! Ot Ann 
Ad eng Halo dala (SAI dil UB SUS po UI il ooly ale BOS as II 


aa SU pad RE (SAN d3) 


SU AA Of eng bay MIS CAN PA By jp AN IE SN ci 
03 A Lenny Lap pala ya OS Vaata OS jg SN (EN 


Isay MEI El (enda) 

Sta ab SY MAS le Ely cal Jai ab ya VK JI OKI Ae (led ay SY JP) 
AAN 

BI (eta, J3) 

Bi pd ya MIE Gg El (MA Anda 33) 


Paanah at-Thoolibiin 111/53 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2625 


3: Li de th 4 bia Dia Hae Jj3 Ja 1 Lal Saja Sal Lb 2 
DA Aa aa Hb BA paiate J3 Jah 4 mai J3 poll dh Pai Tale Da 
Akh DO AN Jap VA VA ob AN Ap da: 
di IA Ia PA AN Sa PA Ae SAP Uh alih 96, 
V3 ena (On AI pad LN 

al-Asybah wa an-nazhooir 1/175 


NE dn Yna ba Jl egg Jp JALAN Aas en las sala 
Akatal UB ISI Lagu Y ASLI Cola YI oya 07 gl oli Sajan MJ sUasi J— Il dub 
Ud Ji II FRAY Jd Ol. 


Ghooyah Talkhiish alMuraad hal. 129 


Wallohu a'lam bish Showaab :) 


0329. PEMINTA DAN PENGAMEN DIANTARA REALITAS 
KEHIDUPAN 


PERTANYAAN : 
Ri Ly 
Selamat siang para pemberi ilmu yang baik hati dan yang saya cintai. :) 


1. Sempat dengar tausiah dari salah satu Ustadz di tv kalau haram hukumnya minta-minta apalagi 
kalau umurnya msh muda dan dalam keadaan yang sehat walafiat, terus kalau yang memberi, 
hukumnya bagaimana yah ? 


2. kalau pengamennya masih muda, terus punya badan tegap dan dalam keadaan 
sehat...hukumnya bagaimana ? terus, yang memberi hukumnya juga bagaimana ? 


3. kalau lagi puasa, boleh tidak jilat bibir ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Memberi uang kepada pengemis dapat dianggap bersedekah. Maka hukumnya sunnah, karena 
bersedekah hukum asalnya sunnah. Wahbah az-Zuhaili berkata, “Sedekah tathawwu' (sedekah 
sunnah/bukan zakat) dianjurkan (mustahab) dalam segala waktu, dan hukumnya sunnah 
berdasarkan Al-@ur an dan As-Sunnah.” (Wahbah Zuhalli, Al-Figh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/389). 


Dalil Al-@uran antara lain (artinya),“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (AS Al-Bagarah (2) : 245). Dalil As- 
Sunnah misalnya sabda Nabi SAW,”Barangsiapa memberi makan orang lapar, Allah akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2626 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memberinya makanan dari buah-buahan surga. Barangsiapa memberi minuman kepada orang 
haus, Allah pada Hari Kiamat nanti akan memberinya minuman surga yang amat lezat (ar-rahig al- 
makhtum), dan barangsiapa memberi pakaian orang yang telanjang, Allah akan memberinya 
pakaian surga yang berwarna hijau (khudhr al-jannah).” (HR Abu Dawud no 1432: Tirmidzi no 
2313). 


Namun hukum asal sunnah ini bisa berubah bergantung pada kondisinya. Sedekah dapat menjadi 
wajib. Misalnya ada pengemis dalam kondisi darurat (mudhthar), yakni sudah kelaparan dan tak 
punya makanan sedikit pun, sedang pemberi sedekah mempunyai kelebihan makanan setelah 
tercukupi kebutuhannya. (Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/390). Dalam kondisi 
seperti ini, sedekah wajib hukumnya. Sebab jika tak ada cara lain menolongnya kecuali 
bersedekah, maka sedekah menjadi wajib, sesuai kaidah figih : “Maa laa yatimmul wajibu illa bihi 
fahuwa wajib.” (Jika suatu kewajiban tak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu 
wajib pula hukumnya). (Saifuddin Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, 1/111). 


Sedekah dapat menjadi haram hukumnya, jika diketahui pengemis itu akan menggunakan 
sedekah itu untuk kemaksiatan. (Wahbah Zuhalli, Al-Figh Al-Islami wa Adilatuhu, 3/390). Misalnya, 
digunakan untuk berjudi, berzina, atau minum khamr. Hukum sedekah dalam kondisi ini menjadi 
haram, karena telah menjadi perantaraan (wasilah)h pada yang haram. Kaidah fikih 
menyebutkan,”Al-Wasilah ila al-haram haram.” (Segala perantaraan menuju yang haram, haram 
hukumnya). (M. Shidgi al-Burnu, Mausu'ah Al-Gawa'id Al-Fighiyyah, 12/200). 


Sedekah kepada pengemis juga menjadi haram, jika diketahui pengemis itu tidak termasuk orang 
yang boleh mengemis (meminta-minta), misalnya bukan orang miskin. Dalam masalah ini ada dalil 
khusus yang mengharamkan meminta-minta, kecuali untuk tiga golongan tertentu. Sabda Nabi 
SAW,”Meminta-minta tidaklah halal kecuali untuk tiga golongan : orang fakir yang sangat sengsara 
(dzi fagr mudgi”), orang yang terlilit utang (dzi ghurm mufzhi”), dan orang yang berkewajiban 
membayar diyat (dzi damm muuji).” (HR Abu Dawud no 1398: Tirmidzi no 590: Ibnu Majah no 
2198). (Abdul Gadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 194). 


Jadi kalau seorang pengemis sebenarnya bukan orang miskin, haram baginya meminta-meminta. 
Demikian pula pemberi sedekah, haram memberikan sedekah kepadanya, jika dia 
mengetahuinya. Dalam kondisi ini pemberi sedekah turut melakukan keharaman, karena dianggap 
membantu pengemis tersebut berbuat haram. Kaidah fikih menyebutkan : “Man a'ana 'ala 
ma'shiyyatin fahuwa syariik fi al itsmi” (Barangsiapa membantu suatu kemaksiatan, maka dia telah 
bersekutu dalam dosa akibat kemaksiatan itu.). (Syarah Ibnu Bathal, 17/207). 


PENGAMEN Termasuk sail (pengemis) dan bukan termasuk pekerja (ajir). Kita 
diperbolehkan memberi mereka selama tidak menduga uang pemberian itu 
digunakan untuk maksiat. Jika kita menduga digunakan untuk maksiat, maka 
hukumnya haram, selama tidak takut dilecehkan oleh sail tersebut. Adapun hukum 
mengamen adalah haram, selama dia mampu bekerja ditempat lain menurut gaul 
yang lebih kuat. 


Dasar Pertimbangan Hukum 


Kifayat al Akhyar I hal 298 : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2627 


W,3, :JB ol JS Rn pakan YP d-LYIa Jadi al da gelas 2 guna dna Pata Jas 18 br YI Iis 39 
Un plerettaal Ob eng lg Colak ae gede yebl DYT plat 3 jo Ad RU YI, Ji AM 
JENIS IPL AI Ilegal JT Jab ya BY BANI Jail 2 Lg Clgalalia 33 Jah P3 cal 
GE emtual 

Ahkam al Guran li al Jassos II hal 303 : 
las AI Lela Gde UP Tiglan ye ASI (Olga 3 FYI de IIA) 

Zaine 

Menjilati bibir sendiri tidak apa-apa saat berpuasa, sepanjang tidak membuat suatu 


benda lain yang menempel di bibirnya itu ditelannya.. bila hanya untuk agar 
membuat basah bibirnya insya Allah tidak apa-apa..afwan. 


0371. BARANG TEMUAN ( LUAOTHOH ) 
PERTANYAAN : 
Ibnu Mehmoud El Aswadi 


Assalamu'alaikum... Pada hari jumat, tgl 12-08-2011 (sekitar jam 20.00) istri saya tanpa sengaja 
menemukan cincin emas bermata mutiara di toilet wanita, di kantor tempat saya bekerja... karena 
kemarin terlupa, maka baru hari ini saya buat pengumuman ditoilet tersebut... 


1. Adakah hukum syar'i bagi orang yang menemukan barang (tertinggal, terjatuh, tercecer) ? 
2. Adakah hak dan kewajiban bagi orang yang menemukan ? 

3. Adakah hak dan kewajiban bagi orang yang kehilangan ? 

Mohon pencerahan.. Syukron 


JAWABAN : 
Nur Hasyim S. Anam 


Wa'alaikumussalaam.. Umumkan selama 1 tahun. Jika sudah lewat 1 tahun maka anda boleh 
memilikinya dengan syarat jika yang memilikinya sewaktu-sewaktu datang anda harus 
memberikannya. 


Alif Jum'an Azend 
Disebutkan dalam kitab alMajmu' syarah muhadzab : 
da San Lal Ya» JB pasal An Hal ye GA JB NS el cabai At Ja :Ikadll $ ya yag 
dedy lada 3 Dj deal S5 a-Y SENDI AI tan) HL Jp “adat Cllontal Ah3 Male Lal OS 15) Lang 
Wasl. Gejy 3 Lagi ag Sa ae SUS og Hi Aib y OUT ya oya aed ping So OS kel LE) 
».Y el WS 33 ala lada : POM II, lede ap SY Kali 3 Sai LS telaga al) Sloetal ladai 
mb A1 adi Haa p Aale Korg LAS tebal aset le dal dal 2g. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2628 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Inti masalah dalam Fasal ini : " Apakah yang wajib itu "mengambil" Lu@othoh (barang temuan ) 
ataukah mebiarkannya « tetap tergeletak di area benda itu ditemukan» ? ......Dalam hal ini Imam 
alMuzani pernah menukil dari Imam asy-Syaafi'iy Rh dalam kitab al-Mukhtashor 2 Berkata imam 
asy-Syaafi'iy : " Aku tak menyukai terhadap seseorang ( muslim ) yang telah membiarkan 
tergeletak akan barang temuan yang ditemukannya apabila ia berstatus terpercaya dalam 
mengamankan benda tersebut" ------—- Dalam @oul dari Imam asy-syaafi'iy ini terkandung 
penetapan disunnahkan untuk mengambilnya ( menyelamatkannya dalam kendali dirinya )...Imam 
asy-Syaafi'iy juga pernah berkata dalam kitab al-Umm : " bagi seseorang ( Muslim ) tidak 
diperkenankan membiarkan barang temuan « LU@OTHOH » bilamana ia telah menemukannya 
Mananan Dalam @oul beliau ini tersirat ketentuan wajib untuk memungutknya « menyelamatkan 
benda temuan itu ».Namun kalang ashchaab syaafi'y diantaranya syaikh abu alchasan ben 
al@oththoon sebagaimana dinukilnya dalam kitab alChaawii....« mereka » men-"takhriij" dari @oul 
imam syaafi'iy itu pada ketetapan dua @oul : 


1. mengambilnya ( mengamankannya ) sunnah dan bukanlah wajib sebagaimana nash 
syaafi'iy dalam "almukhtashor" karena hal itu bukanlah perkara yang harus diamankan ( Ghoiru 
mu-tamanin 'alaiha ). 


2. mengamankannya itu wajib dan membiarkannya tergeletak adalah berdosa .. karena wajib 
atas si penemu untuk menjaga harta milik saudaranya sesama muslim sebagaimana wajib jua 
untuk mengamankan jiwa saudaranya yang muslim ( dari bahaya dan ancaman ) 


Kewajiban : Mengambil, mengumumkan dan menjaganya 


Hak : Boleh memilikinya bila dalam 1 tahun tak ada yang komplain, dengan syarat jika pemilikinya 
sewaktu2 datang anda hrs memberikannya 


Jadi tak ada kewajiban bagi pemilik memberi sebagian nilai barang (ongkos) untuk penemu. Tapi 
secara etika jika seseorang mendapatkan kebahagiaan (barangnya ketemu) maka sunnah untuk 
bersyukur, dan bersyukur itu yang paling terlihat adalah dengan bershadagoh, karena kasusnya 
penemuan maka paling pas yang dapat shadagoh adalah penemu. ada satu goul : barang siapa 
tidak bersukur pada manusia, itu berarti belum bersyukur pada allah...  Waloohu a'lam 
bishshawaab. 


0423. TIPS : PATAHKAN BELENGGU HUTANG 


oleh Masaji Antoro 


“Orang yang hidup dengan banyak masalah adalah orang yang wajar, orang hidup tanpa masalah 
adalah justru orang yang bermasalah.” 


Pernyataan tersebut memang benar, namun tidak sepenuhnya benar. Karena orang hidup dengan 
terlalu banyak masalah adalah orang yang patut dikasihani. Salah satu permasalahan yang sangat 
dominan dalam hidup ini adalah masalah keuangan, lebih spesifik lagi adalah masalah hutang. 
Begitu rumitnya masalah hutang ini, sehingga sampai mati pun kita akan terus dikejar-kejar 
olehnya. 


Hidup di dunia modern nyaris berhimpit dengan utang. Bahkan, untuk sebagian orang, utang 
menjadi gaya hidup. Orang bisa dikatakan maju jika mampu berutang. Semakin banyak utang, 
semakin tinggi status sosialnya. Orang kian dimanja dengan utang. Sekaligus ditipu dan 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2629 


dijatuhkan dengan utang. Na'uzdubillah min dzalik! 


Seorang mukmin adalah manusia yang tidak tertutup kemungkinan tergiring dalam pola hidup 
seperti itu. Bisa banyak sebab yang menjadikan utang begitu dekat. Bahkan, menjadi incaran. 
Mungkin, masalah kemampuan ekonomi sehingga utang menjadi pilihan terakhir. 


Masalahnya, mampukah seorang mukmin mengendalikan utang dalam kematangan dirinya. Utang 
beredar dalam batasan sarana yang hanya sebagai salah satu pilihan. Bukan sebagai tujuan. Jika 
utang menjadi tujuan, ia akan mengendalikan diri seseorang sehingga terpuruk dalam jurang 
kehancuran. 


Betapa utang punya nilai bahaya yang lebih dahsyat daripada sebuah senjata yang mematikan. 
Bisa lebih ganas dari hewan buas mana pun. Di antara bahaya yang mengiringi belitan utang pada 
seseorang adalah: 


1. Membuat diri menjadi hina 


Harga diri seorang mukmin begitu tinggi. Tak seorang pun yang mampu merendahkannya. 
Karena, mukmin punya keterikatan dengan Dzat Yang Maha Tinggi dan Agung. Dan, seorang 
mukmin yang meninggal dunia demi mempertahankan kemuliaan itu, ganjarannya adalah surga. 


Namun, kemuliaan itu kadang memudar manakala ada cacat dalam diri seorang mukmin. Di 
antara cacat itu adalah ketidakberdayaan membayar utang. Saat itu juga, terselip dalam diri 
seorang mukmin itu perasaan rendah. Bahkan, hina. Bayang-bayang ketidakmampuan itu 
menjadikan dirinya tak lagi berdaya di hadapan orang lain. Terutama, orang yang memberi utang. 
Ia tak lagi mampu menangkis marah, celaan, bahkan gugatan hukum sekali pun. 


2. Mudah berdusta 


Dusta adalah sesuatu yang tak mungkin dilakukan seorang mukmin. Rasulullah saw mengatakan 
seorang mukmin mungkin saja bermaksiat. Tapi, ia tak mungkin berdusta. 


Lain halnya ketika utang sudah mengepung. Mau bayar tak ada uang. Mau menghindar terlanjur 
janji. Akhirnya, ada satu pilihan aman. Dan pilihan itu adalah berdusta. “Besok, ya!” Atau, “Oh iya. 
Saya lupa!” Itulah ungkapan-ungkapan yang kerap keluar tanpa lagi terkendali. Suatu saat, 
ucapan bohong itu menjadi biasa. Dan, orang-orang pun memberikan cap pada kita bukan hanya 
sebagai pengutang. Melainkan, juga sebagai pembohong. Nau'dzubillah! 


Pernah para sahabat bertanya kenapa Rasulullah begitu banyak berdoa agar terhindar dari utang. 
Beliau saw bersabda, “Sesungguhnya jika seseorang terlilit utang ia akan berbicara lalu berdusta, 
dan berjanji lalu mengingkari.” (Mutafag 'alaih) 

3. Memutuskan hubungan silaturahim 


Seorang mukmin dengan mukmin lainnya memang seperti satu tubuh. Satu anggota tubuh sakit, 
yang lain pun ikut sakit. Tapi, ada satu hal yang membuat tubuh itu menjadi cerai berai. Tak ada 
satu hal yang paling rawan mampu menceraiberaikan keutuhan tubuh itu kecuali masalah uang. 
Dan di antara masalah uang itu adalah utang. 


Tiba-tiba, seorang saudara menjadi asing dengan saudara lainnya disebabkan karena utang. 
Muncullah sesuatu yang sebelumnya tak mungkin ada. Ada rasa benci, marah, bahkan 
permusuhan. Terbanglah perasaan simpati, cinta, dan rindu layaknya seorang mukmin dengan 
saudara seakidahnya. Persaudaraan yang begitu sulit dan lama terbina, bisa terhapus hanya 
dengan satu masalah: utang. 


4. Terjebak tindak kriminal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2630 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pada tingkat tertentu, utang mampu menjerumuskan seorang mukmin pada tindakan yang sama 
sekali di luar perkiraannya. Sama sekali tak pernah tersirat kalau ia akan tega melakukan tindakan 
yang lebih buruk. Mungkin, di sinilah setan menuai sukses atas langkah-langkahnya. 


Orang yang sudah dikendalikan utang tidak lagi merasa ragu melakukan tindak kriminal. Di 
antaranya, penipuan dan pencurian. Bayang-bayang hitam tentang utangnya menjadikan 
pandangan nuraninya menjadi keruh. Bahkan, gelap sama sekali. Tak ada satu tindakan yang 
lebih mendominasi dirinya kecuali bayar utang, dengan cara apa pun. Atau, tindakan yang tidak 
kalah parah: lari dari utang dengan cara apa pun. 


Pada tingkatan ini, seorang mukmin mengalami kemerosotan kualitas diri yang luar biasa. 
Kejujurannya hilang, kemuliaannya sebagai mukmin menguap entah kemana, cahaya imannya 
pun kian redup. Dan, kenikmatan hidup tak lagi terasa. Bumi Allah yang begitu luas terasa sempit 
dan menyesakkan. 


5. Meninggalkan beban kepada ahli waris 


Alangkah berat duka anggota keluarga yang ditinggal pergi ayah atau ibu selamanya. Mereka 
begitu kehilangan seorang yang amat dicintai. Bahkan, seseorang yang menjadi andalan ekonomi 
keluarga. 


Penderitaan pun kian berat manakala mereka tahu kalau almarhum mewariskan utang. Bagi 
mereka, tidak ada tawar menawar, kecuali membayar utang. Masalahnya, mampukah mereka 
membayar? Atau, utang menjadi warisan turunan. 


6. Tertunda masuk surga 


Ternyata, bahaya utang tidak melulu dalam wilayah dunia. Di akhirat pun, para pengutang akan 
mendapat cela yang tidak mengenakkan. Rasulullah saw pernah menasihati para sahaba soal ini. 
Beliau bersabda, 


“Demi Tuhan yang jiwaku berada di tanganNya, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, 
kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi, kemudian hidup lagi dan terbunuh lagi sedangkan ada 
tanggungan utang padanya maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi utangnya.” (Nasai, 
Ath-Thabrani, Al-Hakim) 


Tips praktis 8 langkah terbebas dari lilitan hutang : 


1. Kalkulasikan Seluruh Hutang. Apakah Anda mengetahui jumlah total hutang Anda sekarang, 
berapa tingkat bunganya dan berapa lamawaktu yang Anda butuhkan untuk melunasinya? 
Sebagian besar orang tidak tahu. Kumpulkan semua catatan tagihan bulanan dan buatlah daftar. 
Dengan begitu, Anda akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kewajiban Anda dala 
membayar hutang. 


2. Rem Nafsu Belanja. Untuk melunasi utang, terlebih dahulu Anda perlu tahu, kemana saja 
larinya uang Anda. Evaluasilah money diary Anda. Mungkin, Anda akan terkejut ketika menyadari 
bahwa selama ini Anda membelanjakan uang lebih banyak dari yang Anda bayangkan da untuk 
hal yang tidak perlu. Setelah itu, tulis setiap rupiah yang akan Anda belanjakan bulan depan, 
sehingga Anda tidak mengulang pola belanja gila-gilaan. 


3. Negosiasikan Hutang. Ajukan permohonan penurunan suku bunga kredit pinjaman kepada 
pihak bank. Ceritakan kondisi keuangan Anda yang sedang sulit. Setiap bank biasanya memiliki 
beberapa alternatif cara pembayaran pinjaman, yang bisa Anda pilih sesuai dengan kondisi 
keuangan Anda. Cermati pola perubahan tingkat suku bunga. Jangan terjebak pada pola pinjaman 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2631 ) 


yang awalnya terlihat indah, namun ternyata bunganya bakal meningkat di bulan-bulan 
berikutnya. Jika pihak bank keberatan atas permohonan Anda, pertimbangkan untuk 
memindahkan kredit ke bank lain yang memiliki suku bunga lebih rendah. 


4. Membagi Penghasilan Bulanan. 3596: sewa atau cicilan kredit rumah (termasuk pajak, asuransi 
dan perawatan), 1596: transportasi (termasuk bensin, asuransi dan cicilan kredit kendaraan): 1094: 
tabungan harian: 156: membayar utang lain (termasuk kartu kredit): 2596 : hari depan Anda 
(investasi). Namun demikian, formula persentase ini fleksibel diterapkan sesuai dengan kondisi 
keuangan masing-masing keluarga. 


5. Prioritaskan Pelunasan. Pertama: utang mendesak, yaitu yang bernilai tinggi, berbunga tinggi 
dan penting untuk aktivitas sehari-hari, misalnya cicilan kredit, rumah atau mobil -yang jika tidak 
dilunasi mungkin akan disita, sehingga mengganggu produktifitas Anda. Kedua: Hutang yang 
menyangkut kepentingan keluarga, misalnya pinjaman untuk sekolah anak -yang jika tidak 
dibayar, mungkin akan membuat anak Anda tercoret dari daftar murid. Ketiga: Hutang kartu kredit. 
Jika punya lebih dari satu, prioritaskan yang berjumlah dan berbunga tinggi dulu. 


6. Cari Uang Lebih Banyak. Kapan terakhir kali Anda mengevaluasi pendapatan dari pekerjaan 
yang sekarang? jika Anda seorang pengusaha, kapan terakhir kali keuntungan Anda meningkat? 
Tak ada salahnya menaikkan harga dagangan hingga 1094. Biasanya, hal ini masih bisa diterima 
pelanggan. untuk menambah uang cair, lihat juga barang-barang milik Anda. Mungkin ada yang 
berharga untuk dijual. Adakan garage sale di rumah atau bergabunglah dengan kegiatan 
serupayang terorganisasi. Kalau sukses, tak mustahil Anda pulang mengantongi, uang lebih dari 
sejuta rupiah. 


1. Tempuh Pilihan Tersulit. Jika 6 langkah di atas belum cukup, mungkin sudah waktunya Anda 
menjual mobil mewah dan menggantinya dengan yang lebih murah (baik harga maupun biaya 
operasionalnya). Atau, pindah ke rumah yang harga belinya atau sewanya lebih murah. Bahkan, 
apa boleh buat, mungkin Anda harus memindahkan sekolah anak ke sekolah yang lebih murah. 


8. Isi Ulang Kebutuhan. Ketika dana darurat sudah terpenuhi, Anda harus segera mulai 
berinvestasi. Jika Anda bisa menyisihkan Rp 10.000,- per hari dan anggaplah bunga tetap 
investasi adalah 84 per tahun. Anda akan punya Rp 57 juta dalam 10 tahun atau 180 juta dalam 
20 tahun. Jika investasi ini tidak Anda utak-atik, dalam 30 tahun Anda sudah mengumpulkan 
setengah milyar rupiah. Sudah terbebas hutang, hidup Anda pun makin mapan. Ini rumusnya: 
Tahun I: investasi awal # (investasi awaltbunga) - Rp10.000 x 365 hari # (Rp10.000 x 365 x 856) 
- Rp3.942.000, Tahun Il: Hasil investasi tahun pertama # (hasil investasi tahun pertama # 
Investasi tahun kedua) x bunga) - Rp3.942.000 # (Rp3.942.000 # (10.000 x 365) x 8Y6) - Rp 
8.199.360. dan seterusnya. 


POJOK “PESAN” " (PEtuah Solusi KeuangAN) EUREKA 


Utang berkepanjangan disebabkan oleh banyak hal dan terjadi karena tidak ditangani dengan 
bijak. Sebelum Anda terlilit olehnya, kenali berbagai tanda-tanda yang mungkin membawa Anda 
dalam kesulitan. Mulailah untuk merubah kebiasaan buruk Anda berkenaan dengan keuangan, 
khususnya utang. Jalani hidup secara sederhana harus menjadi moto keluarga. 


Sesuaikan pembayaran cicilan dengan penghasilan bersih yang Anda dapatkan setiap bulannya. 
Jangan melebihi dari 3045 dari penghasilan bersih. Inilah ukuran umum yang perlu diperhatikan. 
Bila Anda terlilit utang berkepanjangan, coba lakukan langkah-langkah manajemen utang. 


Saran kami, utamakan membayar utang dengan bunga yang tertinggi terlebih dahulu. Bila dirasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2632 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kondisi keuangan sangat sulit, pertimbangkan untuk melikuidasi beberapa aset yang Anda miliki. 


| www.fb.com/notes/135662096475396 | 


0447. IMBALAN MENGOBATI ORANG SAKIT DENGAN 
DOA DAN AYAT AL-GUR'AN 


PERTANYAAN : 
Acromz Brebez 


Assalamualaikum. bolehkah meminta imbalan uang bila kita mengobati orang sakit mlalui doa dan 
ayat-ayat suci Al-Aur'an? serius tolong dijawab mbah ! 


JAWABAN : 
Chabib Musthofa 


Mendengar ceramahnya Habib Novel Alaydrus sewaktu mengisi acara khatmul guran di Madrasah 
Murottilil @uran Jet Tempur.beliau mengatakan SANGAT SANGAT BOLEH... Inti ceramah yang 
saya hafal itu aja, ibarotnya panjang. 


Masaji Antoro 


BOLEH dan termasuk akad JU'ALAH (upah, komisi) atau akad IJAARAH (sewa jasa). Keterangan 
diambil dari : 


V3 Ha dg Ja Of demia pay og Sa | Olga jl el oya Un Ag Tit La de Ulah JI yr din Sesitngy aU JB 
pe a ob bu Iis DU 


Berkata az-Zarkasyi “darinya dapat diambil kesimpulan bolehnya menarik upah dari hal yang 
dapat bermanfaat bagi orang sakit baik berupa obat atau rugyah (pengobatan dengan doa-doa 
secara syar'i) bila mengobatinya terdapat kesulitan bila tidak maka tidak boleh. | Hasyiyah al- 
Bujairomi 111/238, Majmuu' ala al-Muhaddzab XV/116, Hasyiyah ar-ramli 11/439, Nihayah al-Muhtaaj 
V/465 |. 


Ad ED Yana Yara el gala OLAIS FULL ASI de IE 7,4 
Boleh mengambil upah dari pengobatan rugyah memakai hal yang dilegalkan seperti (bacaan) 
al@uran dan obat semacam untuk menyembuhkan orang sakit atau untuk mengobati binatang 
ternak. | Bughyah al-Mustarsyidiin 1/350 |. 
BN Da GRI Wi GA Gap DARI 3 CA Gta Gay DAS Aan Je Bend GA (3) 
SES an Wa Load 
| CABANG | Boleh mengambil upah dari pengobatan rugyah memakai hal yang dilegalkan seperti 
keterangan yang lalu dan menyembuhkan/ mengobati orang sakit meskipun (yang sakit) binatang 
ternak. Bila upahnya ditentukan berupa hal tertentu dan si sakit berhasildisembuhkan maka ia 
berhak mendapatkan upah (yang ditentukan) sedang bila kesembuhannya tidak didapatkan maka 
ia hanya berhak mendapatkan ujrah mitsli (upah wajah atas sebuah jasa). | Tuhfah al-Muhtaaj 
XXVI/468, Hasyiyah al-Jamal VII/508 |. 
Aan dp hh Bal SAN 3 pa dna Ta BN G3 


- 0g0 - .. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2633 


(Keterangan karana tidak terdapat kesulitan) dari sini disimpulkan sahnya mensewakan jasa untuk 
menolak sihir karena terdapat kesulitan bagi pelakunya (dalam menjalankan profesinya) dengan 
menulis, membakar kemenyan dan membaca doa-doa yang biasa dilakukan dalam menangani 
gangguan sihir. | Hasyiyah al-Bujairomi 111/169 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab 


0451. UANG HASIL NGAMEN 


ANGGAPAN MENGAMEN LEBIH BAIK DARIPADA MEMINTA-MINTA 
Deskripsi 


Dikalangan masyarakat tersebut anggapan bahwa meminta-minta dengan cara mengamen lebih 
mulya dari pada pengemis, padahal tidak jarang para pengamen menggunakan alat-alat musik 
yang diharamkan oleh syara”. Di suatu daerah ada Perda yang mengatur larangan mengamen dan 
mengemis serta memberi kepada mereka di jalanan 


Pertanyaan: 
a. Betulkah anggapan masyarakat tersebut? 
Jawaban : 


Tidak benar karena sebagaimana hasil bahtsul masail syuriah NU tahun 1996 telah memutuskan 
bahwa pengamen dihukumi sama dengan pengemis. Kecuali pengamen yang memenuhi 
beberapa ketentuan berikut : 


1. dikontrak dengan waktu yang ditentukan 
2. bayaran yang disepakati 
3. tidak menggunakan alat malahi muharromah (alat musik yang diharamkan) 
4. syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan. 
Dasar Pengambilan Hukum dari Kifayah al Ahyar juz 1 halaman 298 : 
As AeUYII Jika 8G S3 2S OT II pakan Oya RUYIY Jl Ah Raglan 30 puaia Andin Je Alis 3 ori Jis Am) 
Jet 0 Ueilikin 3 2 PPNI Jak (AG yel Lagential OP jlayAy SJ Olly ybs pel IT pentyal yg JL 
BUM Jitu 75LY NIS, IPUIL JAN JT Jas ye YAN 
b. Bagaimana pandangan figh tentang Perda di atas? 
Boleh dengan berpijak pada maslahah. Ibaroh dari Al Bajuri 2 hal 34 : 
Anang, ya Ml ga Cl sell Ig OjAUby Ledeng Jo dale Konga pel Keane Uya TAK Kemtoadi OT Ling 
Al Ahkam al Sultoniyah/Nihayat al Arab 162 
olah La SUS ya Ky Jd Aa Romi LAN Sya VI ASUS p Ad Og3 SA Gia Lag dah, oles dd Of 1d 
4) 02 Lgiorl 
c. Bagaimana hukum melanggar Perda tersebut menurut pandangan figh ? 
Jawabannya haram 
SEN Ja Op gas jambi Aka 


SAI BIA ya yag UYy add SU) ob abi JW SG das Ay ad JL ISO eU Ill (Dl) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JB LS Ad ayal leah LG Lal gi lag SA bela pall OLS Of Adya 3 db ama IN Yy dah (IAI joe Ao yak 
Aale doakan Ah OS Of ole Lag Jadi Lab SI LA jeli US 3 yel Ill bd GAB P3 
canag Jln! paka FLY dil Lab bah Gang oya Being Ly Kagak 3 Amalia Lah Jai Lala V3 Ubly Lab Gee) 
AT Cal B 0g SA LL ye V Ula Dab dat Land PI Rob Lai Jelly GA Je, ola al EL si UbL 
Olakad! Of abg A83 SLS gak Rae ad OY aan SU US (3) Sladl D4 DS doakan Aa OS Ol TN NAS, LL Sl) 
Ag Vetnal OYL A3 ay Blend ea Tang yi IL, la II Ad Gel 3 pam Gala Ok adb jl 
— LAI Sian P4 omi J3 Pp La Pra LI 
0459. MUAMALAH : Menabung di Bank 
PERTANYAAN : 
Arief Rachman Ilham 
Bagaimana hukum menabung di Bank ??? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Hukum menyimpan uang di bank bisa diperinci sebagai berikut : 


1. Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali 
jika mendapatkan bunga, maka ulama' sepakat hukumnya haram karena tergo...long riba. 
Allah SWT berfirman : 


SA TI JA VI Jia aa UNI JG mail SUS Oa Ca Dag Alas) SAI pig US Vj Dyagia UU OIL adl 
Ne TN Pi AN nGn 3 Pa - Pa Ds as w Na Bina oh aa PPA 9. Maa Na Bae PA TO eno sah Hb 
Dg Upah am JAN Slot Beda Se Aja ASI II ayal Kalla Ca Ad SU A3 Uya Rey aer ad UJI 


“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya.” (@.S Al-Bagarah / 275). 


2. Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya 
boleh. 


Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak 
terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal menurut syari'at. Karena itu 
jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah 
membantu bank melakukan hal yang haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama 
dengan berbuat dosa. Dengan alasan ini, haram menyimpan uang di bank. 


Hendaknya menghindari bermu'amalah dengan bank, kecuali dalam keadaan yang sangat 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2635 


mendesak seperti tidak adanya tempat untuk menyimpan yang aman selain bank atau tidak bisa 
menjalankan usahanya kecuali dengan perantara bank, maka diperbolehkan. 


Transfer uang via bank hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad: 


Pertama, termasuk akad hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai muhil, 
bank sebagai muhal alaih, dan penerima sebagai muhtal apabila ada transaksi 
pembayaran dari pengirim ke penerima. 


Kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada 
penerima. Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dengan 
uang itu dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di sini 
disamakan dengan hutang (gord) bank pada pengirim, karena itu bank harus melunasinya 
kepada orang yang dituju pengirim (penerima). Kategori kedua ini bank dinyatakan sebagai 
domin. 


Menggunakan ATM hukumnya mengacu pada penyimpanan uang di bank dikarenakan pengguna 
ATM harus menanam tabungan terlebih dahulu. Adapun transfer dengan setoran tunai, maka 
boleh dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang yang bercampur dengan uang riba di bank tidak 
dihukumi haram. 


Hutang kepada bank karena ada unsur riba dinyatakan haram tanpa pengecualian (darurat atau 
tidak). 


Pegawai bank dan penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu'amalah dengan 
orang yang kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut : 


“ Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil 
riba. 


" Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya. 
3. Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak. 
Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat. 
REFERENSI : 
C4 PI aa 
S3 eyang Ja tekad 3 (de Io) JI 3 2g Cikiao Jl La MPI SS cup oaka ya Jins (3) YAA le) 
Ms yen of dr Vla Sa By ceraaa Jai code yo il Ke Ya sa3 SA HS le IG 3 pa 
SAI El Eb SU3 ad Uh al soaly cake LAST ado IP JojAANI Oly CAN day yed Waly las dy UV Bi ab ya WI 
OP Shan GA Hina meng ey pad Udin pr PB JS ab akal Gbk Gak rta OP Ul yaah eny Ll As 
(S3 P1 3 ny — II 2th 
klas GS pia ai elng S(PA Er yaa Ob Io dp j2 WI bata PU di) — 
Ada! 3 bi aa dg MS de Usil JI Ulil lo 3 bd ay La Sl! JS OT palang pg JB (hai 2) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2636 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pr) An pad AL yA JP TA ie danbid Aa Dj 1 (SUN 12 & nya Ol SI 3 LSI gl. alah YG 
Mg PI el lh ya Ii) Anita pr ad 3 al Gada 

(175 play — ABI La 

JA gi dala ai Bale Wa Uta Jia ah DIAN ia ee j3 Ja La Gd Tanjaadi Sati SIN esa 
B3 Aing mai JL JG) U 3 Uta 4 Oia ala LA ab Uya Aa ai En BIAN Ui pabale J3 Jab «aa 
Pa JUA Jp Or ngam JB ega Aa Pn ab ia Ia Jb ot ml GA HA HUI YAI ee 
AO en Ole AI KA IA Ia Jb AA Una 3 PAN Ie Da Pa Yah 

(342 P1 Say — Hill jas 


Ala Jared Ada! Ily Ola 3 Je La de IAI ea La JI Ja Bol II GI el JB (LI) IT (SB al) 
SE OLI ya Sbs Lane area ST SY Jalal ye JSIL mei IL JB Sliza (AT) JI ARI tm LAI, 
BI SI (ag) dede Lagilely Ad LL) Lao oya Uya! Lagikiontaly (oakley AS 3) danang Aalana (US ya5) (AI 
Olata ya PL Uma 1 ERA JU Raomede AYI) BBG Udan PT LAN) Kogkly Reanakl pl gia OY Ly dl (Oyaku) 
Lelta GET j3 Gp pai Laga (kel) dang GS ably aya Ja GA GL SU lele 


naa 
(26 P1 3 ay) — all 


OY cellaeh Uilata Gal Cadas Gilata (JALAN! due HO) UP AAAI ya (SAI aah! uya cal (UI ear FI dan Y d3) 
pre Alb ya JW each jf COP Giaa (Bogel 2 B3) la pal jl ya da PSI La add das YI 0G Y le! 
MAN SI (PB JAR Y Ap). AAN Gi (al ida) Bo ya! Jar M3 eUaSY yai (PI LL IA) ola 

PRA II Ill G Wap d OY S3 daa Y et SUS Aas SBY FI AMI pad Jali HI SP da) .IW elo 
Sds3 BEN SP) Lepas cei (lama Y 2) Abako fp Jl eat Cai (Sala d9) MPA Il ca jl eka 
SI Goyrab Ai) Bob Una AI ai (AVI aa Ay SAE ag Wi pb 3 dal (Lead Jug 2) La adi ya 

La Jadid aan dai Sani aa UJI AS oya Kabel UI ET PI AAS ya EN Gaes OP) PLAN Bogo JAN 
BNI AYI Alas Ray — Jail U) oya Gabe G3 RAL II ham ol Ge — andil Jill Ray SU ag. S3. 

IS Het BU Aontual ya eliadel ny y RA Sl VI Ilede Ujang OUolany Lay SU tolad AI Ans md Ul JG) 
Aa 3 OJuy lia 3 OLS uya Lean O pakong Ula PL uya 8 O padang (AI UYA par) Kiat Uoglolany Ol jiliny Oleo Jl 
SIAS NY JII awas Y eta, IP ajang pong AAS Ag aa ab IL Ol ee ya GI BALA Of laa lah ye 

da Ol lia god dong dg eaal Lagd VI yi Y 16an 2d dls JB A8, CEN3 SN Ie Jus ega Jl AL) 

OP ah II mk Up Y Uayal by Lin AK JI Anil pd Uteh PP — ala elals jam Jai de — LS 
JAM ABI) LB Jalla pd mad Haa0 AI ay Atil, IBAN gala 


(21 P1 3 ay — db all 


by de og paid aman DG — Sob yag — SAI adl UJI SL Of aib only OS Ang Ch lisa ya (UJI JIN 1d) 
Akal JS Gore YIY ALS id CAR UJI An Ola aga SL Oya lai Bob JI JST le all Oi pai ala ai 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2637 


aa) GA (WS yag HO) aneh. ayal 3 bj alan SSI Bogel ae peti Pat Bg dl yel ly 
4 ra Of ale Sy CAMLEII Hendi aya Jail tem ca Tas PI II si (BG dp. asU MD. 


104 2113 5) — Jai Atlet 


3 90 3 » - “ o o- 90. 0. M0. P0. 3520. 8D. W BP. . 0.9 8. 9 - 0 oe.. 2. 0 3 - 
dilay R03 IIS oa gp Ji ph Ain 1 Led) € JLSUI, Joo 3 RA Layu oya adi sll pair Aa (All Ob) 


0 0-0. - -.9 o 90 L& 0. 


Gi ag de SAR Gil Ay ab AA Jian ) rona | Lal Ji La Ioi eat JI 3 ye Ali Je 


kawa Ada JET H3 Ag Aa Dien) DE an Ta PE AN HA NG LE Yani ah oa 
149 pp yabpak Tau 

ya Ma blg Alun Jet Ups Snail 3d Ol, AT JS JI Lely Bill bl Ope aa Janal Uya yan Elp AAS sat 
SAS OSy Jan padi KA BSN pad yi LIS Of MY 0 IS AI) Jaw UetUaela mal all ala Aulia 3 eU OS 
EP 3 rail BUSI Osb dy AKA SEP Ol dal Ini HI ai GP PI S5 Sg Lal Sya jl OS jl 


55 


SI (apa) aa (3) seal Lai Jpd IE US (olah) Ale Baba je ( pantai ) jitemadi (opa Rang) : 


KAA ani US oo ditia Se Ud clay iya AI SA aa Ular La MA Sola (mei HULU) sana 


US BAU D3 ja Kla In ipa Ud USA Ang ai Ai Ka La ga ata Olla Je Lan ea Ui 3 3, Silu 
PA AN aan RN 
SSos ks ya ag ain kian Be GA JA Gb Ae al ya Gas OB Tagana SS la ab UI aa 
Pay Bah gi yan GM 


-9 3 0 2... - Iu. w 2.9 3 Bow cw. 


Upin diam Sy UT) Ulet dalan OLI 4 Anam HI dat P3 me Laila 
129 pp SAI es 2 


Geser MIL e Uas Jo Jl Gob JS EN an Ya bud Jl ea aga Ih PLN Mas JI elasi la 
Usa Jogi II FURY pall DL datdU US ISI Lag Y ASLI Sol ya 026 Jl dl 


(26 P3 aa 


Sab SPA It YEN ben Of el LA Ang hal PLAY des UJI el FI daa Y Io ol Loud JU 
Bogel FYI aka Hota JEg data Se Ui Sy II FU pad US IS) Lan Y (Skak pl Ga ber JII cas. 


CO eldIny ea 


Iin YO baal opa Aale Jap lo pasa Tag Lai, PP 9 na an) d3 Lb isl de lali Canmad! sid US 
SAI Ag YP 0g Kal CSS Haa LG al Sle La JG SUYI eol GSI blh, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2638 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


d yha Fla UN Sg Ada DG AIO lea AS Gi akal made GPRS US og 23 des. 


1. 2. . X0 0 Rec 23 330 o- 0. 220. 0 2 Run 9 - Pa Ia o- 0. Wa 2 0 00 Bd. 4 No. 


Ka SANA PAN US AI gonad gen SJ 

Je an ya ak UJI Aa 3 dl ad DE ASIN Gp Jb SA Be ( OLAU jua: d5) 
Aa San Aka PIA Ga oh op Is gia 3 
sajas Sa da Je al NA, AA 2s (IA Ui) Di YAN be gir 
DB SE Te pln pit Ht AN TMII al yet Ju p pemali d “le KI, 
25 

(241 1 2 2) — cd alel 


VI AV) RS 4 Read! Alih al II Sl. JUL Val — gl 3 JS Oak ak ISYI 0 S4 10 pam 3 JB (GM) 
BE agkakaa NAS 9 pl ala AT ok Ie Yi AIA Jae op Ia ol Yi Of. 

2 gl aa lalai lin ana! doel Cal (INI 04 alga) dala, Rip G alta (Bl gp pal 3 JE ap. 

Ag! IS Op Ci (AS Reel Alia Ra SI) ly 2d 3) UJI oya dlla AST oa Alta UI si (AS Ole 2d) 
SI Ny 1) Bapak mb Aa ad Vig ca AAS SS — GL ya Ulah FT OS Ob — Lease oa ST LG 
Jas Aim! Gg #elonsel Adaa KS II EA oa pg Sal si ia of dag Lab El OI day AYI 
NE ATU de b olah Ud il gag mall da jah luka jl LS gl Lia OLS UP YY MSI Ie oo) dunia ALA ya de! 
A3lgS ) day Ol Oo pd dya y Abako 3 gadi die $ ya. 

Sp — demg 3 SI al — il Ie Hong Rip! 3 JULIA Saka BI PA ia) SS age Tuan (Ill Jah 2). 
Jatah! Ju OY — ey al BI de IE Ol — AI Kg 1JUee) la ST oya Alalan lir pg Jam KHAN de 
Oleo alas Jla dg penata cast PT Janda oat dg ca SIDLYI 

126 | yabpak! Ru 

03 Lg DIAL ep 

Inls pls G danny Ode Ol pb jl de Ob Come elsa 3 Jani eat Wiaany diy Rang aa Alalan JS 23 1) 
ada Edo GI, sll kening Oya Gi 0 PI kli ab) dadali Jual JI —all DI uh an 
BI dai dl (asam lal Ga Il Sad IL JB KAS el 3 Asas dl ob ol, dal SL aletaki 

3 “laladi way BS An Yy Us ol, cAlalak! Odi Tn Jali Jari Y —aeli 8jprg Admi OI Abi, 
Setra SI alan Gg dngh tagad MM Ula G3 SI Oa, 

Sal LB ya dy Kel S3 (Siman! pa Ie MY aan 0gb Aang Il ba oh Ii aa ah D sada) 
kal dio Sg SUS EV ea Ob aan JSI Ah UB yA alan yk al Kail Ie ds, 

oa SIS omaly SAI dadang Tralb OS Of AA pala set JI Alba Jala 3S) IP UH ya OA UT aa Ul aya 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2639 


Oky cell Gal 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0461. HUKUM ISTRI MENGHIBAHKAN UANG TANPA 
SEPENGETAHUAN SUAMI 


PERTANYAAN : 
Sifa Ardiansyah Albusthomi 


Assalamualaikum,,, numpang nanya. seorang istri menghibbahkn/mentashorrufkan uang tanpa 
sepengetahuan suami, Akan tetapi uang tersbt di dapat atas hasil kerja sang istri. apakah suami 
juga punya hak atas uang tersebutt ? hukumnya bagaimana ? Mohon penjelasannya.. Syukron 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 


Suami tidak punya hak dan istri tidak wajib minta izin, bila kondisinya seperti itu. Lihat Kitab I'anah 
4195 : 


SUS sya Lab ad UKLA AI OLS Of ia. 
Betul, apa bila rumah itu adalah milik si istri maka suami tidak punya hak sedikitpun untuk 
melarangnya. 

Ini khusus bagi suami yang tidak mencukupi nafakahnya... di kitab Roudlotut tolibin 3/295 : 

da3 benar Jd TA aga Lerin dd ady Ilin PE Il em RAI Jared Jln San 3 TAU 38 SU IL 

di al Lentn dl add dil Gp yak mera, YG Vi Leni d3 JA APLI Lia IK yh Ul SBY! Ie S3 | 

JB9 @AN UG Sg JB Up LeataYI SNI Jd dlja Il og Of Uealey Gk JB ALI ls Yale LO BI 

ale Lao Ka DB LirnYI Buka Rd Gonta Y din Upon ca II UT OLS Yy OAT yag al U ead 

NASI SY ade Lb Sy | Ih 0Y Tilas Ugata dm dl pai mes) 

Suami tidak berhak melarang apapun dari istri secara muthlag manakala suami tidak bisa 


menafkahi istrinya, sebab ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya maka dia tidak punya 
hak untuk melarang (istrinya). Mudah-mudahan tidak salah dan semoga manfaat... 


Budhi Santoso 
Suami kerja, istri kerja kasusnya ...bukan suami tidak bisa menafkahi .. 
Yupiter Jet 
/Isuami kerja, istri kerja kasusnya ...bukan suami tidak bisa menafkahi ..// 
hehe... makanya saya nulis... 
/Ikhusus bagi suami yang tidak mencukupi nafakahnya...// 
Mas Budhi Santoso bagaimana dengan ibarot di bawah ini... dari kitab ianah 4/95 : 
SUS sya Uh ad UKLA IOS Of ia. 


Betul, apa bila rumah itu adalah milik si istri maka suami tidak punya hak sedikitpun untuk 
melarangnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2640 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


atau yang ini... 
(pr33 Ok Ul ap 3 ji U) 

2, 9 3 - - 09 0... 90 -09 0 0 4 0. te 2. 2.20 0 0 2 8-0. 1.9 2.2. 0 
HO Ot Up e Il aj! Udi Wellataal) Bebi ojo Cina de lia eleha! ST aus: ala JG. Us fan cah 
II SEN LA ab Adi ntah € Giat elu IG plkng Aele AI Io AI Iya PL Ny IAI ab 3 M3 


LB. 2 -..9 -9 0 o- 8 - -. - 
Ana Gal ll er ply 3 Gakiadl JM. Gel Urepelyil OS ma alas ola « MLS) Lali 


- 


0. o 3. 20 ge 2 Base 


Aunul ma'bud : 


20-00 0. 


9 yana! Oy TN JB: 


(AA jpu V) 


- -. 0 0... - 20 0 09 .@ ho B8. 0 # 0. Pp - s 
PU AI Laki JL SA IP ea AI OI Wa KRI Vila ed Hae Lenny Lam HJ deh 
Salah Ujang SENAS Cg AI € Ulaly al Lon Boga UM UU Gd Sia OP Ck M3 Jia . 


0. - 0 . o- “og 8 02 o -09 (3 .. 0... (J 30 Lo oa - 
23 (bla) SAS j) Lang US aka Ula uya Alas Jani Of ajal) 5 yng U df do Lado ika Jaka A87 5 Jadi d3 
za LA TA Boo... (J Pe RKA 7 (J Fa 2G Pa 28 7 AB - - 2. £ TA G3 - - - 0. 
ah Miley ago JBy » BEI 2 ai HUI Ayo La Uy CAH 3 U Uillas SU3 Ld jm U 1 al JUS «SUS 3 Halal 


0 o- 0 202 3 - 3g - 3020 -.. 0 # Io2 0. 0. - - :) 0 oe..... 9020 -. 2 
OSP 2 oya Villas Led 5 ym dil dl oya 33 Hi UI 3 yng UB G3 Lah U CA 3 SL ke Ule dani Of Ud 3 ya 
SI AS Kal) MSI ya open Hal 5 dll SIB. ama Kakan IS OP € Kakar SI SSI TI ca 


og 


Ja 
Aunul ma'bud 8/45 
AL ALA Sai jm UB Seleb JI SUS UAN OP Af — AMS Ae gel yag Ready Reda — sg ) ppi R3 
Cl II PA US de Idly SITI ya AL OLS jg Ula oya Gila 3 Leryj OS) Jl TA V RnyjU DS Je) 
Ce pai Alia Y OS j3 «Janin D3 Il 9D ea ya Jaka 4 oa P3 Ula H1 elus JH lag ale DI 
PUS CU aj Yung oi War ta OS AL UE Yy «Tika polanya AI ak Gal yaa Lb Gyeerlagl OS) aka 
Lala gal klo LAS 4 Anya Snail 3 Upale padat SALE pi 4 Ula 3 Long Ge Yg «Snail Jah oya BL OI. Kanal 
Almausu'atul fighiyyah 2/9428. 
0474. Halalkah Gaji PNS Dari Kas Negara APBN atau 
APBD? 


PERTANYAAN : 


Kapala Tasbih 


Mohon penjelasan ! Halalkah gaji yang berasal dari Kas Negara APBN atau APBD ? Mohon 
jelaskan tentang Pajak, halal atau haramnya ! 


JAWABAN : 
Hadiro Maut 


2g iba Vj kanan pe Lan Ul ala aU yan Ray Beta Aa Vj alatadi Uy YUI au UR 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2641 | 


| CABANG | Tidak haram memakan dan bermu'amalah, juga mengambil shodagoh atau hadiah 

dari orang yang AKTSARU maalihi haram. Kecuali bila harta yang nyampe kepada kita adalah 
yang diyakini keharamnnya. | @olyubi “uamiroh |. 

th WS ja « Anlbel ap nga Kab rs Of de Op cant cas wis OS ud ag Ju setan aya Vo ia) 

2 . 

| Albujairomi 'alal khotib J. Ini juga intinya sama dengan yang diatas, hanya saja lebih jelas yaitu 

dengan mencantumkan hukum makruh. 

HE pas 1 INI DISY Arak PA IG PLAN on Ala oa Sel Of iman d gal ala ST ya ilalan Jan SI , 

SIM GA ee 

(| Al asybah bab asysyakku alaa tsalaatsati adlrubin |. 


0475. HUKUM DAI "PASANG TARIF" 


PERTANYAAN : 

Secara figih bolehkah Da'i mematok harga / pasang tarif dalam dakwahnya ? 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot 


Boleh mematok harga untuk sesuatu pekerjaan yang tidak wajib diniati, baik pekerjaan 
berupa ibadah / bukan,seperti mengajar Al @ur'an, Muadzin,merawat jenazah dll, dengan 
syarat ditentukan dan disebutkan kadar dan kira-kira yang akan disampaikan atau 
dikerjakan, berikut Ta bir dalam kitab Bughyah : 


Ca 0S Val Ka Ag tema lg OT pai OS COM Boles Aid CA Y UJI Jemetia YI maa M3 al) 
Ld 3 dala Yg sai Y o4L) alan YUS 3 Cell uya mebaskl AN baik rani bata dalah Tanya pall 
CS ME Yg MUI SAP 0) Leles oya daa! sial ad (APN SUN DL yah WUS da aLYI slam 
CP aa Oh pi JPU Gal Seat JST oya ya Ja Cli2 ab ya dale 3 PI DASI Ly ada JUS 
Ale Ag yong pas IU leg seb ada | Ol Aly jer Un Sala, 


Wahabi Moderat 


(| MASIHKAH GURU MENDAPAT PAHALA ? | Jabatan guru adalah suatu profesi yang 
terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman , bertakwa dan 
berakhlak mulia serta mengusai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil,makmur, dan beradab. Sudah selayaknya bila pemerintah 
memperhatikan mereka dengan memberi gaji yang layak. Guru, disamping mendapatkan 
imbalan berupa materi di dunia, di akherat kelak akan mendapatkan pahala dari Allah 
SWT. 


Lalu timbul pertanyaan, jika guru dalam menjalankan profesi mereka dengan 
mengharapkan gaji, masihkah mereka kelak di akhirat mendapat pahala dari Allah SWT ? 


Dr. Yusuf al Gardlawi mengupas hal tersebut dengan panjang lebar. Beliau berkata: “Ada 3 
(tiga) motivasi dalam mengajar. 
1. Dengan tujuan untuk beribadah saja, dan tidak mengambil upah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2642 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Mengajar dengan mengambil upah 
3. Mengajar tanpa syarat, dan jika ia diberi upah ia menerimanya 


Yang pertama mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena itu adalah amal para Nabi (1), 
sebagaimana Nabi Nuh ketika berdakwah menyampaikan risalah kepada umatnya. Beliau 
tidak meminta upah atas seruannya didalam menyampaikan agama Allah, sebab 
balasannya cukup diberikan oleh Allah SWT, begitu juga Nabi-Nabi yang lain. (lihat AS 
11:29 , 10:72 dan 26:109,145,164 dan 180).(2) 


Yang kedua diperselisihkan, Sebagian Ulama mengatakan tidak boleh. Pendapat ini 
disokong oleh Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad ibn Hanbal, sementara sebagian 
Ulama lain mengatakan boleh. Pendapat ini disokong oleh Malik ibn Anas dan As Syafil, 
dan ini adalah pendapat mayoritas Ulama. (3) 


Sedangkan yang ketiga dibolehkan oleh seluruh Ulama. Ulama yang memperbolehkan 
berpedoman pada sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab 
Shahihnya, cetakan Daar al Fikr, tahun 1981, Juz VII halaman 23 dengan nomor Hadits 
5737, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 


Pd es petaka sikat C Pu bh 


0 
- 


Artinya: “ Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah (mengajarkan) Kitab Allah 


Adapun Ulama yang mengatakan tidak boleh berpedoman pada sebuah Hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya Juz II halaman 128 dengan nomor 
Hadits 3416, cetakan Daar al Fikr tahun 1990 dari “Ubaadah ibn Shamit bahwasanya dia 
(Ubaadah) pernah mengajarkan al Kitaab (menulis?) dan al Guran kepada Ahli Shuffah (5), 
lalu ia diberi hadiah sebuah busur. lapun datang kepada Rasulullah SAW menceritakan hal 
tersebut, beliau besabda: 


00 -.. 20. -a..ogd IK 01 0 
"SU ep Usb Ig ol ee Ul" 


Artinya: “ Jika engkau senang berkalung dengan kalung yang terbuat dari api maka 
terimalah - busur itu “. 


Ulama yang memperbolehkan mengomentari dua Hadits tersebut: Hadits Ibn “Abbas 
adalah shahih, Hadits “Ubaadah ibn Shaamit ada seorang rawi yang diperselisihkan dan 
seorang lagi ada komentar-komentar. Andaikan Hadits tersebut shahih itupun di 
muhtamilkan bahwa 'Ubadah ketika mengajar tidak mengharapkan upah sehingga 
Rasulullah-shallallaahu 'alaihi wasallam- memperingakannya untuk tidak menerima hadiah 
agar pahala mengajar tidak hilang. (6) 


Sedangkan yang ketiga dibolehkan oleh seluruh Ulama berdasarkan sebuah Hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya Juz II halaman 228 dengan nomor 
Hadits 3900, cetakan Daar al Fikr tahun 1990, tentang seseorang yang disengat hewan 
berbisa, kemudian dibacakan surat al Fatihah oleh sebagian shahabat, dan selanjutnya 
orang itu memberikan hadiah kambing atas perbuatan shahabat itu. Para shahabatpun 
menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda: 


Artinya: “.....berikanlah aku bagian dari hadiah itu “. (7) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2643 


Kembali ke pertanyaan diatas, “ masihkah mereka kelak diakhirat mendapat pahala dari 
Allah SWT ? “ Jawabannya adalah: “ masih” , jika memang ketika mereka mengharapkan 
gaji dengan niat untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal ini berdasarkan apa yang 
difatwakan oleh “ MAJMA' AL Figh al Islami : “jika tidak mengambil upah niscaya mereka 
tidak akan mempunya sumber untuk menghidupi kehidupan mereka...” (8), Ibn Hajar dalam 
Kitab Hasyiyah Manasik “al iidiaah” halaman 40, cetakan Daar al hadiits Beirut 
mengatakan: 

2 AAN Janu Of pdh Jle HUSI Uatas YUI 


Artinya: Adapun jika bertujuan untuk mencukupi keluarganya, maka seyogyanya dia 
mendapatkan pahala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallaahu A'alam. 


(1) http://halagah.net/v10/index.php?actionzprintpage4c3Btopic/3D7949.0 
(2) Al @uran dan Tafsirnya oleh DEPAG tahun 1983 / 1984 Jilid IV 


(3) Subulus Salaam Jilid Ill halaman 81 , cetakan Daar Al Fikr, Shan'aani (wafat tahun 
1182 H) 


(4) Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam Al Sunan Al Kubraa Juz VI 
halaman 124 dan 


Al Daara Guthni dalam kitab Sunannya Juz III halaman 65 (lihat:www.islamport.com) 


(») Ahli Shuffah ialah : Para Shahabat Nabi SAW yang berdiam di Masjid Nabawi bagian 
belakang sebelah kiri, dikarenakan mereka tidak punya keluarga dan tempat tinggal (lihat: 


ar.wikipedia.org). — Dan: — http://halagah.net/v10/index.php?action-zprintpage63Btopic 
3D7949.0 


(6) Subulus Salaam Jilid Ill halaman 81 , cetakan Daar Al Fikr, Shan'aani (wafat tahun 
1182 H) 


(7) ibid dengan tambahan dari sunan Abu Dawud 


(8) http://halagah.net/v10/index.php?action-zprintpage63Btopic963D7949.0 
0480. HUKUM PENDAPATAN ARTIS 


PERTANYAAN : 
Black No Sweet 


Assalamu'alaikum. (tanglet maleh mboten nopo-nopo nggeh mbah? :D) dihukumi apakah harta 
yang didapatkan seorang artis ? syukron 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Saya copaskan Hasil Bahtsul Masail Forum Pondok Pesantren Putri XII di PP. Lirboyo Kediri 
Kerangka Analisis Masalah 


Sederet nama-nama musisi beken, nyaris tiap hari menghiasi layar kaca. Lewat honor konser dan 
royalty album yang mereka garap, jutaan bahkan milyaran rupiah bisa mereka kantongi. Kekayaan 
itu membuat mereka digolongkan dijajaran high class, orang-orang dengan profesi yang menurut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2644 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masyarakat bergengsi dan menjanjikan . 
Pertanyaan: 


a. Bagaimana status honor dari acara konser musik yang diterima artis atau royalti yang mereka 
dapatkan dari hasil penjualan album? 


Jawaban 


a. Status honor dan royalti tersebut termasuk harta syubhat, karena di dalamnya bercampur 
antara yang halal dan haram yang tidak diketahui kejelasannya. Dalam kasus seperti ini berlaku 
khilaf tafrigusshufgoh, di mana menurut gaul al-adzhar masing-masing (yang halal dan yang 
haram) diberi ketentuan hukum sendiri-sendiri, untuk kemudian yang halal berhak dimiliki dan 
yang haram harus dikembalikan pada pihak yang berhak. 


REFERENSI: 


1. Ihya' Ulumiddin vol. Il hal. 116. 2. Mughni Al-Muhtaj vol. III hal. 450. 3. Kifayatul Akhyar vol. I 
hlm. 309. 4. Roudloh Al-Tholibin vol. XI hlm. 229. 5. Kaffu Al-Ri'a' hal. 281-282. 6. Bujairimy ala Al- 
Manhaj vol. IV Him. 375. 7. Al-Mahally vol. III him. 233. 8. Nihayah Al-Muhtaj vol. III hlm. 480 

1. 116 — 2g gl pake el 


Y dag ga OP UI LE Y Sal eat Yg AYI detday JI GI Jelas Ob SUS, BSE ajian Ola Apabl GI UI 
BIAYA jari Y LA Ela bal OS Oi Lal 1 jl YG put, Jaliel OP Uya dala al ella ya ad Usir ya hak 
AB plant Y Jaket (SAI, ta BII 9) MSI LES OLS jali aa pletal LI Oi ON LS: 
El etestad Ol SIN poni! Helladi BD panah lela ya Pu Coy anak Y jl Coy IS ne aka W OS ol Ul 
EP MY AI maja ah Ba pig Kama) East jl (OLS yag jl 3S Ae All bakal PLS 0) pal daa 
2S Akad jl yaa daa Edakar Il ella 3 SUN, SLe223U JL Y MY (ge UnYL Ulil CL Lp ol 
CAH Je WI Sl JUS tp ben Dls Je cd OT om la 3 SP Yg (Jalla ep Una ad Jali CA II 
Obb JSy AB Iin cinkonly Iontuah aLG Raso dnmo) Cdakel LS Sonta Yi Ja Jalak je Bali laa 3 Oren) 
Kamus JA Ona JB apel Ora Ol yag MA Mon Ae Ups Abg“ PbanataYI oa Gawe Ora JI SAH SES aa 
JS Ialael OB Lea PA opa Jie Jelas IS) Ing mean UAS tg Ad Ii 3 AE PIA ilery Sonata! 
Isi Pen! Koyery Ul AR NB LAS pb LA pat. 

2. 450 23 AA bi aa Ia san 

VI pisa OLI Yg Ja dly pp) Fenddly panadly JAYI, Bo! abad eta Yy mand Ll G S3 ya Ilel Ul, 
Yg BUMN Tapal ab pdl Jang Rena sajl V3 BI J3 05) Kak Yg ol) Adaa G HS Ol Yy Jaad 
Hb de PA AA IL Yy Aji BESI NS Ai li Lala pal ja as 3 Jang Cola pall Play MU pal 
ata Ra ES ya. 

3. 309 pl ee ME Je GI LS 

Bole YI os dndalh bj 2004 Dyah Ady cpglaa oya RUN Jalal ALU Raglan 20 paka Andin de Jis 16 ory! is joy 
olgd lady Ld ad NAS 1 ClAlima 3 Lag Lgiall BL CyLaill Olinaal jrtial SUS yah cin YUI yana La Ae 22 yiall 
aLbU 3 jYI 

4. 2291 op is oU Ana, 

Alay Ibr Cake AL Cd! Jail day pn) 3 Ah SAN CI SI gadi SE L  AJI 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2645 


5. 282 - 281 pe NS 
bad aikly 2, SI Oakag Lag dal Sl d pmeb EL SK Tam AB Fay Ilaya Do Aj Gain UJAN el Pe Ay 
OS Ol ya3 il Ody dl apa plak AI Aida pp Ily La Ad ppi Alaska PL AI Kail Ol 0S jl al IS ad Ol 
CPI AVI saj API ala dl atap end il 134 Lag S4 OS SUS ye Ike Ol Lal OS Gea Jai ja Ah 

UI ola po II telak ST Ah BY OS Ody ag, SA OY Wae pl OS II NIS, 

6. 375 AN ed hi 

A3 AAL SU) de eladi elang Jaid IV CA ASI JB LS Gaia An UT lah Op Gong op ole (Ob pes V3) 
se Awan Je gl aelb ye AU ale KAA eng Aa Ana Of SUAII JGN JB Ag RELA ya IL SS GL lai 
DL A2 yina yh pad so Aa asakh | jl kanan . 

1. 233 63 JA 

DK Uni SN II OS aa Sta al and desy) oaep (al Lg adat jl Li Yan) Story Aiko 3 eU Haa 
CA Kala made 3 Jia GI, Aan Laga JST osn) (CPI) om 3 Jay BAN oya asam Anal, JI oa (SALA 
da3! 3 ena ppi Ta Boby an Aang Ol pa I ULYU OYGAN, LET ALA pong NYI IE . IIH Je 
Ug IS GI 3 P3 HI Ga ya le We 3 Uap AJI Gj II  Uao ASI Gp ASI G Uao 
Anna Ie elu (SABAI mead) . — JB Ol II Wa BAN ea dea LA SS SSI Ane Ak Le kl aU 
Hah 3 JB LS yA Ae okey dala Aina! jamal Sony Tamil Oa SI om ALA meal JAM US (Jar Ol) . 
belas made Anjla Jd pl pain ad nadul ya VI IE dna Land d2 play ana Sjadil JUS Je DG LS ole Us 
abi paking (Lagiad Jlael gama! uya) d Salah! ci (tape) gadi Geri Ob) dial Jaka Y SAN jam OL Ule anji MY 
Cememk oya dinaond Ala SI ylaM Ranb9 Urendy Ala gamaklg BUYG Lagiad CSS Ih Ui, Aly Ipsas J3 Ne 

8. 480 5 3 adl au 
IMEI HS AI JAN metal SI Aria DG Aly JS OS IP Lah Y) LaySg BILA ma nb Gina Tai SI 

BL Laga GA 
0516. MU'AMALAH : HUKUM ARISAN 


PERTANYAAN : 
Sehh Mellass Atenah 
assalamualaikum..!! Asli txa" bagaimana hukumx arisan yang sudah terjdi di msrkt? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Dasar Hukum diperbolehkannya ARISAN 
Dea 253 aa SA 33 SE LS FA gai dl Fl, any 
(Cabang) Hari Jum'at yang termasyhur di antara para wanita, yaitu apabila seseorang wanita 
mengambil dari setiap wanita dari jama'ah para wanita sejumlah uang tertentu pada setiap hari 


Jum'at atau setiap bulan dan menyerahkan keseluruhannya kepada salah seorang, sesudah yang 
lain, sampai orang terakhir dari jamaah tersebut adalah boleh sebagaimana pendapat Al-Wali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2646 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al-'Iragi. | Al@olyuuby 11/258 J. 
0569. MEMBUAT SPJ / KWITANSI PALSU ( TIDAK SESUAI 
) 


PERTANYAAN : 
Khuzailia Az-Zarifa 


Assalamu'alaikum. Sebelumnya, Alhamdulillah terima kasih saya telah dikonfirm dan bisa 
bergabung di grup ini. Mau tanya, khususnya kepada ustadz2. Saya ikt organisasi, dan ketika 
mngadakn sebuah acra saya ditugaskan sebagai bendahara. Sebelumnya saya tidak prnh ikut 
organisasi, dan tugas bndhara yang sya pkir hnya melaporkn biaya administrasi dan memegang 
uang sja. Trnyata stlah acra siesai, trnyata tgas bndhara adalah membwat spj (kuitansi) 
pengeluaran yang tdak sesuai dengan sbnarnya (memalsukan) untuk mendpatkn komisi/dana. 
Yang ingin saya tanyakan : 


1. Apa yang hrus sya lakukan? Apakah saya tetap membuat kuitansi tersebut, atukah saya keluar 
dari tgas yang mna mrpkn tanggung jawab saya ? 


2. Bagaimana hukum dana yang kita terima, bila dana tersebut telah diperoleh ? Terima kasih 
sebelumnya. .. 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. 

1. Pembuatan kwitansi SPJ semacam itu termasuk bohong yang dilarang dan diharamkan 


2. Dana yang telah diterima harus dikembalikan pada pemberi kecuali bila ia telah mengetahui 
bahwa yang semacam ini sudah jamak ataupun ad...a kerelaan dari pihaknya. Referensi dari kitab 
Kana an Igtiraaf al-Kabaair 111/237 : 


ac HR an do ia ah PUN ora da ia DS Ie Jaa Vote ajja Sam na al am ea) 
Jb ISA Aa ASIN DI 0 aka an Oly dala D3) lalai DAS Tenaa 
Mo Yadi Gt Sina laa in JS OI GUS Ta) $ ma 35 Me af del, 
KS UN Jami ny Oh rlyy dadali 5 Jurang Oh ah anang HAL Ioi GI Dg ea ad HKI 
peran $3 Laras Kpn $ an Un KA oli JAS gp JB UE Ly sh Yu. 
ai at Sila Bln IS Op GAN Se AS aU SA Gala Jala Of yag : ON 053 Am JA JU 
apa GP Tonilnad Sa pd ayat Sai Oly DAK Ui Cet tema Gila ly € HAK Kb aa jl na Nan 
Juga kitab Hasyiyah Galyubi 111/205 : 
ola OP VI Ra Yg, 4Xland JUL Jaa Ole II VI 00) CL, ole LELE Yo Lag Le (lea edab ly) 
Plang la P3 LN bla 3 yag Ai Ob Gde olasl Unang Let jA Iy IA aa Sila BU Ale Jl dl jasa 
doel La Ca 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2647 ) 


0623. Memanfaatkan Barang GADAIAN 


PERTANYAAN : 
Lukman Abdullah 


Assalamualaikum.... bagaimana hukum kita pinjam uang dengan gadai tanah,,tapi si peminjam 
menggarap dan mengambil hasil dari tanah tersebut,riba / bukan...? mohon pencerahannya dari 
semua madzhab.....??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Dalam permasalahan semacam ini terdapat tiga pendapat dari para ulama Figh 


1. Haram : sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya 

2. Halal : Bila tidak terdapat syarat pada waktu akad sebab menurut pendapat ulama figh yang 
masyhur adat yang berlaku dimasyarakat tidak termasuk syarat 

3. Syubhat : (Tidak jelas halal haramnya) karena terjadi perselisihan pendapat dalam 
permasalahan ini 


Referensi : 

Ilail JB 9 Yo yee JB AJI Anda Goa ab Wa ja Jb Rel ya Slin Rob alas Gal 3 ji ln gi 
- 
Jika sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian 
oleh pemilik gadai apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan 
pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan tersebut rusak ? Mayoritas Ulama menyatakan 

tidak sama sedang Imam gl-@affal menyatakan sama. | Asybah wa an-Nazhooir 1/192 |. 
IS yamg Ja Akad 3 (bp Da) esa 3 ape ly Aiao LS MJI 2S Gonjka ya Iaas (HI) PA jbr (3) 
bay ge Radin 2 PB JS ab Alt SAN ai px bai KPAI opa 
D8 aini 3 bd ia dg MMS de Ust PU ad Klo 3 bd S9 La old JS Ol palang ap SE (HM Ih) 
sud 


Diperbolehkan bagi sipemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh 
dari Si peminjam seperti pengembalian yang lebih baik ukuran ataupun sifat dan lebih baik pada 
pinjaman yang jelek asalkan tidak tersebutkan pada waktu akad sebagai persyaratan bahkan hal 
yang demikian bagi peminjam disunahkan (mengembalikan yang lebih baik dibandingkan barang 
yang dipinjamnya) 

Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh peminjam maka hukumnya 
rusak/haram sesuai dengan hadits “semua peminjaman yang menarik sesuatu (terhadap yang 
dipinjamkanny maka termasuk riba" 

Dengan ini diketahui akan rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. 
Sedangkan jika keduanya (Si peminjam dan yang dipinjami uang) saling sepakat dan tanpa ada 
persyaratan tertentu dalam akad maka akad itupun tidak menjadi rusak (hukumnya boleh). 
| Faanah at-Thoolibiin 111/353 J. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2648 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0630. HUKUM MENGAMBIL KOPI YANG JATUH DI 
PEKARANGAN ORANG 


PERTANYAAN 
Pria Tangguh 


Hukum nya apa orng yang mengambil / mengumpulkan biji kopi yang sudah jatuh untuk kehidupan 
keluarganya.. Tapi pohon kopinya itu punya orng lain.. 


JAWABAN 
Mbah Jenggot II 
BOLEH apabila pemiliknya sudah tidak memperdulikannya lagi atau meyakini bahwa pemilik 
merelakannya. Jika sebalikanya maka TIDAK BOLEH, seperti halnya pemilik pohon pelit atau 
pohon buah tersebut dipagari, maka haram mengambilnya. Referensi : 
dal CI el jo RSA 121 1 mao Be Al Ayat) Ysali Lab 
G3 MI IV SS Jep HE Fa ag ef G5 URL 2 Oy cal Jatah Badi Fei (RP) 
AYI BESI js R50 574 2 —aao Le Pl IN gal 
ay JS AI ata Ae LGS OB ada da3 aga) AJ USU yi Se (EP SN) 
AN GgjaN Ying Yi CS Lg JAN Ji SY Sa AP Ga LS J3 ll op j3) 
Ol AU ARI 3 ay ES An Hb) pa KAL ya or DS IS) La ala Da YG Ka 
Lt ale Ly 3) ui. Si ag Sl MI, II aa LAS S3 Yaa II as ol 3 AJE Sa 
ena pala Ae jie da 3D (My Aa Ga P3 Ka ME S3 
GI LI ale old R50 337 1 an De PA CA Bu 
alan Ra AS Ad LS Anakan Tian Ale Togo pd DIA km Jon Tang Ale pon Of Jati ja Ia pp 
SA Ia Te TS TE AT IS PSA ap CL YA SU Ki eta c 2 5, 
—! Haa Ugkogt 3 Pius Is us 
Abdurrahman As-syafi'i 


HUKUM POHON YANG AKAR ATAU DAHANNYA MENJALAR KE PEKARANGAN ORANG 
LAIN. 


Apabila ada pohon yang akar dan batangnya menjalai kepekarangan tetangga maka akar dan 
batangnya tetep kepunyaan pemilik pohon.Dan bila dirasa mengganggu maka tetangga harus 
lapor,dan atas laporan ini pemilik pohon wajib memotongnya,jika pemilik tidak mau maka pemilik 
pekarangan diperbolehkan memotongnya. 


Dg Ja Lenlas F Lelo Jml Janda  OU Loh ds Leola mel JL Ula alga Sl edge jl Spm Ulas o,asil J) 
Ne ae na aka Oa NG dkamassutak AN EA LS Ja An LIS OI Kind GUS SU il 
EV oya pak atu 
Wallaahu A'lamu Bish Showaab. 
Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/379559428733538/ 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2649 


0664. Mengambil JAMUR di Tanah Orang 


PERTANYAAN : 
Miftahuddin Al Fagir 


Fagir ni mau tanya . .. ? Bagaimana hukum nya ngambil jamur di tanah orang ? Mohon jawaban 
nya dan kalau ada mana landasan nya Jibarotnya| wasalam 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


BOLEH apabila pemiliknya sudah tidak memperdulikannya lagi atau meyakini bahwa pemilik 
merelakannya. Jika sebalikanya maka TIDAK BOLEH, seperti halnya pemilik pohon pelit atau 
pohon buah tersebut dipagari, maka haram mengambilnya. 


ANA HESII j3 R50 574 2 —aao Le Pl IN gal 

yen Jet ai er YA Da Na SIA Aa (PA Baba) 
Hati epoali Jkomg Memang LAS Ui ali Jing RAY 03 man La el pedia Y Lepas IS #5 ar 1) 
din ah WS Ip Vs Tayo Ie SE SAP ama Y ad SMS DS 1 La isa Ol Fa CASN J8 al 
Cah Cha Toon DN An Ld ika SELAI AG Ialah Aa Kp pa SU Jia Ill as BS IE Si 
—| Pena Dar (hey Ama de da M3 Sy (Sy en bi) pa MS a33 

Buah-buahan dan tanaman dalam hukum halal haramnya diambil selain pemiliknya sama dengan 


barang-barang lainya dalam arti tidak halal mengambilnya tanpa seizin pemiliknya kecuali dalam 
kondisi terpaksa maka boleh mengambil dan memakannya namun harus mengganti. 


Bila dalam masyarakat berkembang kebiasaan diperkenankan memungut buah-buahan dan 
tanaman yang terjatuh maka secara agama juga diperlakukan hukum yang sama karena artinya 
pemiliknya diduga juga memperbolehkannya sebagaimana bolehnya memungut hadiah dari bocah 
yang sudah tamyiz. 


Berkata az-Zarkasyi "Semestinya dalam hal ini diberi pengecualian pada hal yang tidak bisa 
dipertimbangkan lagi pemberian izinnya seperti izin dari anak yatim dan tempat-tempat wakaf 
umum karena meskipun perizinan dengan kata jelaspun darinya tidak berpengaruh maka hal yang 
serupa kedudukannya dengannya lebih baik dianalogkan juga dengannya". 


Ibn Salam berkata "Serupa dengannya minum ditempat anak-anak sungai atau kali yang dipunyai 

seseorang"Kecuali saat Buah-buahan dan tanaman tersebut dipagari atau pemiliknya melarang 

mengambilnya karena yang demikian menunjukkan sifat kikirnya pemilik dan tidaka adanya 
toleransi darinya. | Asnaa al-Mathaalib 1/574 |. 

GI LAI ee ad R50 337 1 an AA CA CA al ua 

akal Kenalin IS pd SI Mena Jain Yi dala Bb pong Ad ON AS Ji J3 Takan Mela Io pe Ol batuan yah del pn) 

Ja Saka Op ap An Ad pd Oh ld Ge Takan Ce £ sama mad 3 

Dan haram memungut buah-buahan yang telah jatuh bila dipagari dan jatuh didalam tembok pagar 

atau jatuh diluar tembok pagar hanya saja tidak terjadi kebiasaan masyarakat ditoleransi 

menmungutnya. Dalam kitab al-Majmu' dijelaskan "Benda yang jatuh diluar tembok pagar bila 


tidak umum di masyarakat maka haram memungutnya bila umum maka halal . | Tuhfah al-Muhtaaj 
IX/337 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2650 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0797. Kewajiban Bawahan Kepada Atasan 


PERTANYAAN : 


Abdel Apa Denganmu 

1. hukum membuat dan menggunakan akun fb twitter dll ??? 

2. kewajiban seorang bawahan kepada atasan ??? 

3. hukum gobliyah zuhur sebelum sholat jum'at ??? 

4. hukum gunut subuh ???? mohon perhatian dan jwbn bsrta dalil dalilnya makasih 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

1. Buka link www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/304839132872235/ 

2. Mentaatinya sesuai prosedur yang ada yang tidak bertentangan dengan larangan syara' 

wa SA ii SI Pr Peng Pad 1 daa Label, Pat Isl fi bad ) :dls JB 

KUY JEy "ali G Reli LI" imel Weyadi 3 pakai LAS cal nana 3 Sg AL Y dip cdi Anna G3 Y Al Aelb 

Asus Y" LJB pel Ale DI oke il yg CMP j3 Ula 0S Hala do (dal Wa aa Wa— yA AS Lido ai 
asam! (O) » (0) "SI Hmmm 3 (41426). 

Allah Ta'ala berfirman “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu” (AS. 4:59) dalam apa yang mereka perintahkan pada kalian dalam 

ketaatan pada Allah bukan dalam maksiat pada Allah karena tidak ada ketaan pada makhluk 

dalam menjalani maksiat pada Allah seperti dalam keterangan hadits shahih lalu “Sesungguhnya 

ketaatan hanya pada kebaikan”. Imam Ahmad berkata “Bercerita padaku Abdur rahman dari 

Hammam dari Abu Muraabah Imran Bin Husein dari Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa 

sallam “Tidak ada ketaatan dalam maksiat pada Allah” (HR. Ahmad dalam Musnadnya IV/426). 

| Tafsir Ibn Katsiir 11/345 . 

3. www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/304844209538394/ 

4. www.tb.com/notes/www.piss-ktb.com/304845959538219/ 


0878. HUKUM PERLOMBAAN BERHADIAH 


PERTANYAAN : 
Alghozali Saputra 


assalamu'alaikum.minta pnjelasan nya ...cntoh di laut di adakan lomba mancing dan untuk ikut 
Imba kta hrus membyar tiket lomba...dan yang mendapat kn ikn trbesar mendapat hdiah.apakh itu 
trmsuk maitsir(JUDI) ATau bukn.tlo9 pnjelsan nya n hkum nya di ambil dari kitap apa? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. KEPUTUSAN BAHTSUL MASAAIL NASIONAL 17-20/10/1997 DI 
PRINGGARATA LOMBOK TENGAH NTB. Lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari 
peserta untuk hadiah tegolong judi, sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi. 
Dasar Pengambilan : 


1-— 310 2 BE LI —D AU 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2651 | 


P3 EP oma Al JS pai Jill SL gag EP Lan Ola gagal SN ori Ol ilang. 
2— 102 2 SWA Ga la Td HE Sal 
LAB aa Umar ya KJA TA OI Leale memaki WI) y03 OLS AAL JS) Han 
0S Yas ob M3 demo Alas jl ika dal Uap Ol Gg do ja Jeely JS DL dia A21 RI —aall yo yag 
Ata P3 YG JB US DL Aang agan DS Ol dia AI Oo LA RSU Hak Ob gada aadl SI II US 
Lal. 
3-10 20 BE ja al 3 Ie 
Pedas JS Ala Lain Ta ea PLAT Jia OLS Cair gl ALVI ya Celia Yaya Lb Jb Hkg 
ISS ae Ali Lai ar ya SPI Iga OS) 4 EleaN p4—n ya JW Lag oya Aa PA OI IS JW ea Gala 
AS Gali Yg UoyAI 3 Bolaj Ondel! p OS yag psalk Gay Hole 3 Je Jk BY. 
A31 BIA EC Cl eka 
S3 urus dana NIS elema de ALDUN anal y ,Lagake 2 AI JEy Aan LA NULDUN pldl CLS lsg 
BA Ie OH Bb JS) Geeming jm, 
Solusi yang ditawarkan untuk penyelenggaraan lomba berhadiah: 
1. Uang pendaftaran tidak menjadi hadiah. 
2. Hadiah diperoleh dari sumber lain (sponsor) 


3. Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syariat seperti keterampilan dalam 
perang, jalan cepat, berenang, balap kuda dil. 


0947. HUKUM MENYEWAKAN POHON UNTUK DIAMBIL 
BUAHNYA 


PERTANYAAN : 
Tanzilul Furgon 


assalamualaikum.., afwan mau tanyak poro yai.., bagaiman hukum menyewakan pohon (cengkeh, 
mangga dll) untuk di ambil buahnya..? terimakasih atas bantuannya.. 


JAWABAN : 
Dewi Rosita 
Bahwasanya akad tersebut tidak sah,karena kalau dengan akad jual beli maka tidak sah karena 
pohonnya tidak di beli,,kalau dengan akad sewa juga tidak sah menurut pendapat yang ashoh. 
( Fathul mur'in jilid 3 shohifah 110 J. 
GS ASI Ay Me 3 Kdi AI Ji ylaka3 B er Vlog SUEY OLI OY at Ola ST aah 
aro Ai Sell FI Jay d3 Aorlbnllas Le $ Wit DU Ap yl3LS emuttaul Rona yo n0 yela etl mdYI Bor) Rona 0 yag pl 
Menyewakan kebun guna memanen buah pepohonan yang tumbuh di dalamnya itu tidak sah, 
karena barang tidak bisa di miliki dengan akad sewa dengan menjadi pokok barang yang di 
akadi.Al-Taj al-subki,di akhir umurnya yaitu keabsahan menyewa pohon untuk memanen buahnya. 
Dan para ulama jelas jelas menyatakan keabsahan menyewa kolam atau sumur untuk 


memanfaatkan airnya,karena alasan hajat (dibutuhkan). Ungkapan syaikh zainuddin al-malibari"Al- 
taj al-subki mengutip"adalah pendapat lemah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2652 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


delay 
Masaji Antoro 


Pada dasarnya jual beli saat buah belum nampak kebaikannya (masih muda/masih belum masak) 
tidak diperbolehkan karena masih rawan penyakit disamping akan menimbulkan gambling pada 
kedua belah pihak,. 


Berikut ketentuan jual beli buah dalam saat belum tampak kebaikannya menurut ketentuan syara' 
1. Padi, jagung, semangka, terong sayuran, tidak di perbolehkan dijual sebelum tampak 
kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama tanahnya. 
2. Kurma, kelapa dan buah dalam batang pohon lainnya, tidak di perbolehkan dijual sebelum 
tampak kebaikannya kecuali dipetik langsung atau dijual bersama batang pohonnya atau 
bersama tanahnya. 


Solusi dalam mengatasi masalah pembelian buah yang masih belum tampak kebaikannya dan 
belum di mungkinkan untuk segera di potong bila memang hal semacam ini terjadi di lingkungan 
kita dan tidak dapat bagi kita menghindarinya : 

a. Mengikuti pendapat Imam Syafii dengan @oul Gadiimnya yang memperkenankan penjualan 
semacam padi meski masih dalam tangkainya asalkan bentuk bijinya telah mengeras (dapat 
diperkirakan rata-rata hasil buahnya di saat siap potong -2 al Majmu' juz 5 hal 49 dan juz 10 
hal 472. 

b. Antara penjual dan pembeli tidak mengadakan akad jual beli tapi mengadakan akad saling 
hibah menghibahi. 

Sl SE adl bh ae oya Letad JA ball ya Jd Jldll SUIS, 
| Siraaj Alwahhaab 1/308 | 


1010. PEMBAYARAN HUTANG DENGAN UANG HARAM 


PERTANYAAN : 
Fa Toni Kamal 


Assalam.. sebelumnya maaf cuma mo tanya, minjamin uang halal ke teman dan pas mau di saurin 
ma temen, di saurin uang haram.. dan aku tau itu duit haram, kalau tidak diambil uang aku hilang, 
gmn Solusi yang pas,,?? Thanks 


JAWABAN : 

Nur Hasyim S. Anam 
LA dl ah aah ya dah akn Rd 3 La Gaji Ol Hah MALAS Ads II Hendi ly 2JU SIS Ulu Ola pyar 
Oa II mg pl m3 OP LI sed Ky el Jd AT, CA Kedar yel 3 Je pl SSL AI) eka OP 4 Jani 
NI an Ai al la OP Kat AA pln le la An IN ala PA ya ad Lah OP sja | MSG PAI 
— Sell Jual 
| lanah 3/9 |. 
Agobdl Alih Rat SI Sl) Ara Oka pl ng IN 2d IE 04 18 pa — JE (GA) 
IL dekalan NAS el ALT IAI A1 HI Jai ALA oya ia Ode OLI CA YY MAS, 


Me 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2653 


| lanah 2 /214 |. 

JL at ale ga Lay Jl ATA ja adl La Jd ola SU A Lal op GIA ya way TG Luh AJ) 
BN Spa Ol dl 3 V3 el 

Jika membeli makanan di dalam tanggungan dan membayarnya dengan uang haram. Jika penjual 
menyerahkan makanan tersebut sebelum dibayar, maka makanan tersebut halal. Demikian juga 


jika makanan itu diserahkan oleh penjual setelah dibayar dan si penjual tahu bahwa uang tersebut 
adalah uang haram, maka status makan tersebut juga halal. 


Namun jika makanan itu diserahkan setelah pembeli membayarnya dengan uang haram dan si 
penjual tidak tahu bahwa uang tersebut adalah uang haram maka status makanan tersebut adalah 
haram sampai dia membayarnya dengan uang halal atau si penjual membebaskannya dari 
tanggungan. (Fathul mu'in) 
BA dl gd ema oya dah any Andi O Ua oaia Ol Hah AAL SU And GI Kaali Lely J3 Ja Uli ala yaa 
oa ISI ag al ad OP LI yah tega ellad Jd ST, cA5 Cenalat yadl JA Jab lada SU AI) el OP Clan 
YG Je dub dee op Cat Ep Ah el Ol all a Sd ea, PA oa ya Gali Ob ca | SS PA 
Ii sll 4 Jual 
Imam Ghozali menjelaskan masalah ini. Beliau berkata : Dan ma'shiyat yang sangat dibenci dalam 
masalah tersebut adalah: Seseorang membeli makanan yang menjadi tanggungan, kemudian dia 
membayarnya dengan uang ghasab/curian atau uang haram. Dalam kasus ini dilihat: Jika penjual 
menyerahkan makanan tersebut sebelum dibayar (dengan kerelaan hati) dan orang itu 
memakannya sebelum membayarnya, maka makanan tersebut hukumnya halal. Jika kemudian 
setelah makan dia membayarnya dengan menggunakan uang haram, maka hal sama dengan 
belum membayar (jadi masih punya hutang). Jika dia membayar dengan uang haram dan 
sipenjual membebaskannya dan dia tahu bahwa uang tersebut adalah uang haram, maka si 
pembeli bebas dari tanggungan. Namun jika sipenjual membebaskannya dan dengan sangkaan 
bahwa uang tersebut adalah uang halal, maka pembebasan tersebut tidak ada gunanya (si 
pembeli masih punya tanggungan membayar). | Fanatut Tholibin juz 3 hal 9 |. 


1117. MENJUAL JASA YANG DIBENARKAN DALAM ISLAM 


PERTANYAAN : 
Yupiter Jet 


Bagaimana akad jual beli yang singkat dan bagaimana jika yang kita jual itu jasa (contoh: bengkel, 
rental komputer, tukang cukur) Apakah dalam Islam ada aturan tentang hak cipta dan bagaimana 
hukumnya jika memfoto copy suatu kitab/buku secara keseluruhan dalam jumlah banyak? 


JAWABAN : 
Menjual jasa dalam Islam dibenarkan. 
Dasar Pengambilan:Hasiyah Taushih ala Ibn @osim hal 130 

OS Lyla RI yap WA diapi  IS Lou Lea lp PAS Ika Oa Le Jaa eta ea din Bd adl 
Jual menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka termasuk 
katagori sesuatu yang lain yang bukan uang seperti khamr, adapun secara syara'istilah, maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2654 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang paling baik mengenai apa yang dikatakan dalam mendefinisikannya adalah: sesungguhnya 
jual adalah menyerahkan kepemilikan benda yang bernilai uang dengan sesuatu pengganti, 
dengan idzin yang dibenarkan syara' atau memberikan manfaat yang diperbolehkan untuk 
selamanya dengan harga yang bernilai harta. 


Secara konkrit hukum hak cipta dalam Islam tidak diatur. Tetapi secara umum hak cipta itu 
termasuk hak seseorang (ikhtisos) sehingga dilindungi dalam hukum Islam, yang kalau kita ambil 
tanpa izin dari yang berhak, maka dihukumi ghasab (haram), kecuali ada prasangka kuat bahwa 
yang punya hak telah mengizinkan. Islam melindungi hak-hak setiap orang. Dengan demikian, 
apabila dalam buku atau kitab tersebut terdapat tulisan 'hak cipta dilindungi undang-undang' atau 
tulisan dilarang memperbanyak atau mencopy dan mencetak buku ini tanpa seizin pengarang' 
maka mengkopi atau memperbanyak, hukumnya haram. 


Dasar PengambilanHasyiyah Syarwani juz2 halaman 2 
aa US PS Ab IS Uya yA Ge up 2) Ke Boa Lal 2 dd AI pa Ka 
komant .j By A3 aya LK) SS Abay, SANA, 
Ghasab menurut bahasa adalah mengambil sesuatu secara dzalim dengan terang-terangan dan 
menurut istilah adalah merampas hak seseorang dengan cara permusuhan (pernyataan 
mushannif: atas hak orang lain) meskipun hak orang lain tersebut berupa arak atau anjing yang 


dihormati (haknya), dan seluruh hak-hak dan penentuan/pengkhususan adalam seperti hak, dan 
seperti menempatkan seseorang yang duduk di sebuah pasar atau masjid. 


Faidhul @odir Juz 6 hal 272 
AN SS Upin GA) La Gina WS ya GI GA) Le mebyyh Dio D yaaah YAI 
Orang-orang Islam itu adalah harus tetap pada persyaratan-persyaratan mereka, selama sesuai 


dengan kebenaran dari hal tersebut, artinya selama kitab Allah sesuai dengan persyaratan 
tersebut. 


Sumber : http://infopesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun 2004/ 
feb-02.single 


1129. BARANG PEMBERIAAN BOLEHKAH DIALIHKAN 
PERTANYAAN : 
Fadil Syah 


Assalamu'alaikum wbr. shabat PISS. Saya mao nanya? masalahnya begini ada pembaharuan 
jumbatan umum lalu para masyarakat memberi bantuan beras kemudian biayanya di tanggung 
pak lurah terus berasnya di kasih anak pondok pertanyaanya? Bolehkah beras itu di alihkan ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
dp pd Usby ads Uap olesi jl Lang G odel lh Soal HP Kiara io Jar ole, Jl Jo Uga (An 
AIyiS Jab pal Kasal S3 Ob An Web Of VI Nay Gunadi Yg ang JL SU Uk) olasl jl Sta plal 3 
28 Land do jyenad b0 Bed Ma id. 
(11124 Ika) 
Ketika sang pemberi memberikan ketentuan khusus terhadap mauhub lah (penerima) maka 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2655 | 


ketentuan tersebut tidak bisa di dirubah kecuali ada gorinah (indikasi) bolehnya menggunakan 
mauhubfbarang yang diberikan) pada selain apa yang telah ditentukan. 


1207. HUKUM MENJADI PENGACARA 


PERTANYAAN : 

Sas Adi 

Assalamu'alaikum mau tanya apa hukumnya menjadi pengacara......????? 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 


Membela terdakwa yang jelas-jelas bersalah tidak boleh karena menghalang-halangi orang yang 
mengambil Hak. Kecuali meluruskan hukuman yang semestinya, seperti ancaman hukuman tidak 
sesuai dengan perbuatan dan orangnya. Referensi : 


138 25 GW AI GA Saul 
Sep ya Lena djla Bekam ( dolatg 0ya JS 1 pelaI S LS Ag SL (din GL Doel An ph Anang BU aah Lain (3). 
Ale Al be AI Jang eo " JA Ageng BS AP UP OnP3 pelana KY Cemal A1 Te LS LSI ya yag Las JE 
ae GI ya ad para ad ya bl yag jl pil pd ya Ah ad JB Uning! mal Uya La Jd OLS mob elag: 
Sail gasai 8 jadi AG gg TAM JB" YAI Olla af oya AA ad ya LoL jain ab sigunl Jaa cpd Anin cl 
olimay IIA aa j3By Ain Gaia Ol Una dit ln dana ya lor ola Lion pai oya CET UU Jd Sy PMII day 
ale dya oya 3 Rel JUS ya Lah Asy ,elyT Aib Ale La Su dy Ulet ily Aoa ab IL, padi pa NI 
Bls as yag JPU 3 YP yag 1 Jang ja AI Sp A3 las AD galon oya loe Oya dash El oya 1 Aldy 3 
say JB Leiy YUI Jat Bas lal y Joni li JUAN ken) AK Ab dd La la JB yag peju PA asa 
AI Wee ena ja oya PN il Am AA) Ola IA ,kanbas Bekanka dab RAGI S3 3 OY 0 S3 ad ly ab 
Lal 3 525: JSI padi as 
1069 — Hy — si Le dasi Ula je AI Gea y jg pe Laniidil — 1070 (2) — agan ye See pal gp Iyaidl 
By de Sea EN (IPAR) pas ad nga Jl fly Hall gag Reli ya al (Sail ) (ae) — ep up 
KAL yan Jpg 1 ebi JB La gadi GREEN 0 Get do AI 2 galon ya Ah Ae Y La SSI, atif Oly jinlasll 
Bay PIN) JI PUSII Utan JSI G JB mey Jade IN ae LI Ady pb, Gaal yaaah AYI Ol pr 
BY So er vm S3 by doa jl Jab PU IP SS S3 AO SP LEAN 3 ya 
An Aslis old 
www.fb.com/groups/piss.ktb/358296997526448/ 
1251. MELAMAR PEKERJAAN APAKAH TERMASUK 
MAKSIAT LISAN 


PERTANYAAN : 
Lina Oktavia 
Assalamu'alaikm... dalam ktb Sullam at Taufig: trmasuk maksit lisan, minta harta atau pekerjaan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2656 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pada orang kaya, Pertanyaan: bagaimana dengan melamar pekerjaan, syukron 'ala ihtimamikum.. 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Agama Islam menjaga kemulyaan seorang muslim, menjaga pemeluknya dari 
tidak memiliki rasa malu dengan menjalani kehinaan dan kerendahan, Islam melarang pemeluknya 
meminta-minta karenanya saat seseorang merendahkan dirinya atau merengek-rengek dalam 
permintaan baik saat meminta harta atau pekerjaan seperti pertanyaan diatas maka tidak 
diperbolehkan dan tergolong maksiat lisan. 


Berbeda dengan lamaran pekerjaan karena penilaiannya tergantung pada sisi kecakapan, 
keahlian, profesionalitas maka tidak tergolong maksiat lisan di atas. 


9 — Arab PAS ya laa 4 Old JA HL BPjlg JIABYI 5S dedi O ya0g 4 pekuaki Kal, Sim Ie AYI 2 
La OS gl yan 6 NI AS AA3 Il Jl oya LAS Aiko SS ya da Sip pp ja BI HUT Jlebb ae dljadl 
ab y BU ebi I : sodal edi JB. BUSI UBI af Jl daa Ol US Id JL V9 JUS Il Leles PS dl 
Latina S8 D3 BU Gb oa SIGN Sa Ii : Oa) lan ge H3 Ola PU Las gala 
ST) Snp aya JP din sd Jana Tel Oh UI Bah Ad Up Sai an AI Ih ea la SIS 
Sya Ay BI ob Le V) AI pem SL 6 Mm Len ab ya Med MI aka Lan 00) kaga Lelah fla “pad ollas La 
Lag dl Iga bi Jd an ae gaga ad gag dllang RAL pg lor dika La dy all Jl uya 1 lag Ale AI lo 
AL opa cinta Ify 0 AI Jllut dl 13) 3 palang dala Ab dan diy (2) HA uya Upin gl P0 O panda 1 JET Ai 
(By AI Wins 3 4 akal I e2 OS OP (dy. dai Ja Of agak asia Y 1 Ody INI ale IE, 
Istoah 53 «Il Dae Ofy € dadi Ja Y Of bag 4 R0 jai Il jan Ad 5 yamead Kn II 3 me de lay « 
OS Ofg Bana Aety Il gal S7 3P MG SUS oya eead OS UB 4 amel ya if Jill ya el dadi Le Of dd 
Of eyagak Hat V1 Cah (aa Kab) Of IAI eat LL ban US II VJ Lao) CL € Lada p 43 « Lead Ll 
AN Aa ge JL aka 3 Jl SP OP. ca SE ye Santo OS Of Jgn ajh SI Ale OP. dadi Ja 

Bg lly «Bg mili Lead J3 Yg 6 adil elipY Rinni! Alan gl UAY $ Kn SSI pia 3 AU ok (3 Jl pal 4 IKA Of Aan 
an SS Deal ma (Ll) 


(1) 176 - 175 / 4 JI Jadi kV! 6 273 | 2 gbi SLS 6 169 | 6 adl HW 

(2) D yauma gal Lgaon ya (aib 32737 ba Amd "AA gg er daa dg ed la ya "1 Lgu « 
ye Cg J8 & 

(By ee Len 1 J9 ala Gaal Lake ya (Ab — 667 | 4 Cada Al Amal. MI IlUG ll Sp "1 gam 
aga . 

DE at Ily «Rido Laga ya (5 523 7 4 sda ANA" ad Ja Ol page Haa YM Lam 
(oil b — 138 / 2) Cd Jis BIS. Sie Calo Ida 1 GI 

(0) 176 / 4 JI, «273 1 2 pw SS 6169 | 6 all LL . 

Islam menjaga kemulyaan seorang muslim, menjaga pemeluknya dari tidak memiliki rasa malu 


dengan menjalani kehinaan dan kerendahan, Islam melarang pemeluknya meminta-minta sedekah 
atau dengan menampakkan tanda-tanda kepapaan bahkan diharamkan meminta-minta (baca 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2657 


mengemis-pent) bagi orang yang memiliki kecukupan baik berupa harta atau kemampuan untuk 
bekerja dalam dirinya baik yang ia minta berupa harta zakat, harta sedekah ataupun harta 
kaffaarat (denda) dan tidak dihalalkan baginya mengambilharta tersebut bila pemberiannya karena 
unsur meminta-minta atau menampakkan kemiskinan... 


Sedang bagi orang yang memang benar-benar membutuhkan sedekah, ia pun berhak memilikinya 
karena kemiskinan atau kelemahannya atau karena ketidakmampuannya bekerja maka 
diperbolehkan meminta-meminta sekedar memenuhi kebutuhannya (bukan dalam rangka 
memperkaya diri) dan dengan syarat tidak merendahkan dirinya saat meminta, tidak merengek- 
rengek saat meminta, tidak menyakitkan yang dia mintai serta tidak mengetahui bahwa hal yang 
mendorong pemberi saat bersedekah karena rasa malu padanya atau pada orang-orang lainnya 
maka meminta dengan ketentuan-ketentuan tersebut diperbolehkan, namun bila tidak memenuhi 
ketentuan-ketentuan tersebut tidak diperbolehkan, mengambil sedekahnya juga diharamkan 
meskipun ia dalam kondisi sangat memerlukan, baginya wajib mengembalikan harta yang terlanjur 
ia terima kecuali ia dalam kondisi darurat yang dapat mengancam jiwanya bila tidak 
memanfaatkan harta sedekah tersebut berdasarkan hadits :“Tidak semestinya bagi seorang 
muslim merendahkan dirinya”. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 24/95 |. 


ai 2 4 SUS berlian DS op BU 2 Jordi SI Ia daa 2x23 pa a 3 « 
Aa yah bae US AU op metan Uya YP Ain el damai Taat Ob CI LAN A Uje un da aa lal dh 
ANA pet 
Dalam Syarh Muslim dan lainnya disebutkan “Saat seseorang merendahkan dirinya atau 
merengek-rengek dalam permintaan atau menyakiti yang dia mintai maka haram menurut 
kesepakan Ulama meskipun ia dalam kondisi butuh seperti yang difatwakan oleh Ibn as- 
Sholaah”Dalam Kitab al-Ihyaa' disebutkan “Bila seseorang mengambil pemberian dari orang yang 
memberi sementara ia tahu pendorong hati sang pemberi saat memberikan sesuatu didasari 
perasaan malu padanya atau pada orang-orang yang hadir, bila tanpa perasaan tersebut sang 
pemberi tidak akan memberinya maka haram mengambilnya menurut kesepakatan ulama dan 
pemberiannya wajib dikembalikan. | Hasyiyah as-Syibro Malisy 14/34 J. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 
2 Oshish Al-Fathawi 
Melamar pekerjaan bukan sesuatu yang tercela, bahkan jika suatu pekerjaan itu sesuai dengan 
kualifikasi kita, kita dianjurkan untuk memintanya. 
ae Baim GI PI Jl Ie elari JU 
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir): sesungguhnya aku adalah orang 
yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (Yusuf:55) 
Dalam tafsirnya Imam al-@urthuby menjelaskan makna ayat ini, salah satunya : Yang ketiga : ayat 
ini menunjukkan kebolehan seseorang untuk melamar pekerjaan yang mana ia ahli di bidang itu. 


Mal JO Mas OlusYI He Of jigar de Lagl BAYI clay 1 JW 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/364886586867489/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2658 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1286. MBAYAR HUTANG ORANG YANG TIDAK DIKETAHUI 
KEBERADAANNYA 


PERTANYAAN : 

Dyah Alydya 

Assalamu'alaykum warga piss yang dimuliakan Allah.... saya mau bertanya bab HUTang.. ketika 
mau bayar hutang, alamatnya dan nama sudah tidak inget..saran temen, caranya adalah dengan 


bersedekah dengan niat pahala buat orang tersebut....namanya kan sudah lupa terus bagaimana 
ea... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Berusahalah mencari alamat terakhirnya, bila tidak lagi dapat diketemukan, 
bersedekahlah bila memang berkemampuan dengan mengatasnamakan namanya, bila tidak 
punya kemampuan bersedekah, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya, serahkan segalanya 
pada Allah, memohonlah dengan penuh kerendahan agar Allah memberi ampunan atas 
tanggungan yang belum terlunaskan kelak di hari kiamat. 


OP PS OP Aloutul jd ame Ob ASI dis 00) Ky JM 3 Lah oa om El Ha Of SAN yee men aah 
RAI aga A5 Aam OT adl go mang AI OI merang Olinadel ya AAS V3 Abad A0 Bakal KA dya jl dini ANonzaal 


.— 


“Kemudian aku melihat dalam kitab Minhaj al-'Aabidiin karya al-Ghozaly dikatakan : Bahwa dosa 
yang terjadi antar sesama hamba-hamba Allah adakalanya berhubungan dengan harta benda Dan 
wajib mengembalikan harta tersebut (pada pemilik harta) bila dalam kondisi berkemungkinan, bila 
tidak mampu karena kefakirannya maka mintalah halal darinya, bila tidak mampu meminta halal 
karena ketiadaannya atau telah meninggalnya dan (pemilik tanggungan) berkemungkinan 
bersedekah, maka bersedekahlah dengan atas namanya, dan bila masih tidak mampu maka 
perbanyaklah berbuat kebajikan, kembalikan segalanya pada Allah, rendahkanlah diri 
dihadapanNya agar kelak dihari kiamat Allah meridhoi beban tanggungan harta (yang masih 
belum tertuntaskan)”. | Hasyatul Jamal V/388 |. Wallahu A'lam Bis showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/369889349700546/ 
1324. MACAM-MACAM SYIRKAH 


PERTANYAAN : 
Arif Bilah 


Assalamualaikum...nderek tanglet ..apa perbeda'an nya akat syirkah sama akat inan? mohon 
penjelasan nyasebelum nya saya sampaikan jazakumulloh ahzanal jaza' 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. Syirkah artinya mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa 
sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya, atau suatu akad antara 
dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh 
keuntungan. Macam-macam Syirkah : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2659 | 


1. Syirkah “INAN, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk 
melakukan suatu usaha bersama dan keuntungan dibagi antara sesama mereka 

2. Syirkah Wujuh, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu 
tanpa modal tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama 
mereka. 

3. Syirkah Abdan, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya 
memberikan konstribusi kerja (“amal), tanpa konstribusi modal. 

4. Syirkah Mufaawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan 
suatu usaha bersama baik dengan kontribusi kerja atau uang, sama atau tidak jenis 
pekerjaannya dengan kerugian ditanggung bersama. 


Menurut Syafi'iyyah dari keempat syirkah diatas hanya syirkah “inan yang diperbolehkan karena 
pada jenis syirkah lainnya tidak terdapati modal dari masing-masing pelaku usaha bersama 
disamping banyak menimbulkan manipulasi pada ketiga jenis syirkah ini terlebih pada Syirkah 
Mufaawadhah namun bila dalam praktek Syirkah Mufaawadhah terdapati modal bersama 
sebagaimana syirkah 'inan maka diperbolehkan. Referensi : 


kab gia AS yi y Ula RS dy 0 yng AS jig Ulee 3S ji gl Am AS, 

| Al-Bahjah al-Wardiyyah X/417 |. 

hap gia AS ye 3 Lahu Logan Lagig OI OLI SL ay Ob Olah 2S jai gl dal Gg Uta 3S ag Sad Ist 3 ji 
SPS ida La an Lag OSIS ay Ob 0 yong AS jr) GB uya YP, Le Lagaley Lada yi Lahuky LagunS Lagi: OI 
Olis IS 3 dilagg lah le jh 

| Ignaa Li as-Syarbiny 11/3817 |. 

BU Ga Batita ji DS Uya ing Uta War DKI) AB SAK ab at ay an el Ga) 
Ip aa Kan EA sat 5 JA ha An EA Gy bh wat kk bat Kep 
SB (Op) app ab emang (ORI Lo Lagaley ) Ulin jl Uglusin Lagila 3 Lagi ( Ungon Lagi OPD) Sat 
Hi ep Wi Op JL P3 GAN ay ST ae MR KN CAS Ph 
SUS D3 (Kontan) BMI Ole ya yi see 3 AA GP ya saia Je aa j4 (IE) SB Apa La 
GP RA Aa Uta PATI Ai cabe g SPA JL jpg K3 Ha 
NN PN NG 

| Hasyiyah al-Jamal 13/199 |. 

1 — el SIS PUNYL Il Gg (3) Lan adl Aa Lama UT Je Lab Ja OLI Bass ot yag : (2) old AS, 
Aa (h 

(2) aaiy oa 3S Old. 

(3y #entia Ga Bole JS oya 2 pd Joe elit) panas Yg CE mad DO pada 2S pilu ola Lagale BS jludely cal 
Uyty tea pie Tadi Ialag tj 

(Lp Kis S8 edan nda Ja 3 AS 9 Aa AU Aa pindel ) Tnla IN) Rn BLSSN y RA Ou dala Gita lala Oia AS dgan 
on And! 2Uinil 3 prt, JUN AS jdi Alas HALUS Ae merely Jj3 Cag RSJUI JGy Lelah JW dp Sri YS Ad 

(48 35-23 EA Ja Haa ca AA 3 OS adl CPU AN ya Nia Sa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2660 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| Al-Figh al-Islaam V/525 |. 
Wallahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/374584642564350/ 
1339. HUKUM ASURANSI JIWA 


PERTANYAAN : 
Dinda Selalutersenyum 


Assalamu'alaikum. Mbah yai,pak ustadz dan bu ustadzah, minta ilmu'y tentang ASURANSI JIWA/ 
ASURANSI KEMATIAN, gmana hukum'y ? Low ada di dokumen mohon disundulkan. 
Jazakumullah khairon khatsiron. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Haram hukumnya karena dalam system penjaminan tersebut mengandung unsur gharar (ketidak 
jelasan) dan unsur gimar (ketidak pastian). 


6d 2 II 2 al II 


OP (db Lelo Gajds (de Mal Ob Lela Gajian Ball ola CU yan dd Ff Amp anis, Jera Jis Je UG (JG) 
SAI JPU JW JST oya di Ja ga JAV II MU Lek eat El dad ayat ya Tadi Ul MU sed on ean IS 

& pem Alan AE Y ceng La VI RI ad Juang Al ana ya Gay dadil JUAN, 3 DUA Ing Ia Jd Cabang 
255-253 20 ye SIM 2 bea 

Seed af gadi Ie OS sya dell maa era KA BI dilanan Geni Utah lte PU cai mama at 3 
OY PE Al Alargi! elemen VI AU Oo gali dy ya ml erat Akis Val: A59 USU US xl 4 lmdll 
BII akh VA ASI mai & basah If Usa adala Ah Ie gT Jaa La Jia Alia Sy Bag OT padatan Y oya opal! 
SI 3 AI LAIN H 2g Abg oo ji Jis JSI Tade Aly Jang La ca OT padatan Y oa MI SNI Ld Il Yy 
LIL gan Be oya dh UAN Ky aga KP Gl! Una Alie IA Hat OP Ge lag tele AI lo 
LAH ga Pena ya Un Gile A8 ratan OP (AKA pb Jalin gl Julia DU pik Uya Upah Kemd gl dar DL ajal yag 
Dah OLS IA Ad ena 33 Jalin DG ena belas yag pia WS ang JB Ha NY 3 oral dika JS AI pa 
Ulas! JAS eya yang SNI Cola VI, panakiy pad LI Ita Gadil Ul" Isl 3 al Pa pre ajaaa 
ey biumadd nba IS AS oil OB elendllg Jail Ud Jai Gold! erni dis EWilany BY! " O pakis Ka 0 petir 
Sania 1) y elad Ly OKI Saka Ang Syatinnal SUS bali ea kly Jail) peb Ud AI ya ada WS anita Hj jl 
CPI Ola oya bm ena Ais al lela, Kah AL LAN Jis Judad Ly USU Wb Anda La Jia ra limnad) AS dl 
AB Oli Amel NY gaby #OLAU 3 pai dh La VI Ola ya pr as dg Baling 23 Ulee Ah Lagun IS ON 
desi Ah Soe ON de V1 ng dal AI lo Sai BB 3 Gaya Ola Hanny elay Ale Al ale ai am" 
2yAS CI Jalin Yk Joely Julia YG pdl Jla del Ah lem eralidl As ymatilla,£ OS Ag Least Yg SUS ya cra yaa 
PP PO AYI JPU (SI Gi IST Y Liat gel Leah "Il IP 3 il naat BIP PP ll SL jali 
HB Ai OS Ul di gakon  Keaa dg aa Pad MAL Nona OB Lega pa Le YI Gobel ore is 3 old 
ba OS yalimnakl Das Jika d afhly Ad yatim daddy daa Julia A03) maa le Jab Oles Ie eralinakl aa Jill 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2661 | 


OB mpe ab TNLYY IYasaYI da Le die Ole Asli jawa Gg Villa Comal nail O pend! d3 Jalil La Laly 
Aset Yg sh Aa (bb die & dl LI pond Komo ygd OLES € pl AB team Gladi BDG Anda YI Ra pdl 3 Lali 
A3 3 Ular Upah Small oral yi) Sh & AI Agd LI pmillg yeee! Oleiorl JS Ilang Ala ya Ioelaan yeh 

Alah Koiilor (de dad Sai Cile Adil Sdh $ II Agh UV LI by. 


BISA HALAL Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsure saving (tabungan) 


Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya 
pada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Pihak penanggung berniat menyimpan uang 
tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat 
agama Islam. 


Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak 
penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak 
penanggung tersebut sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, 
maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya, dari 
pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut 
kepadanya. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang 
premi, maka:Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada 
waktu-waktu permbayaran uang premi berikutnya. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak 
penanggung dinyatakan tidak putus. Uang tabungan milik tertanggung tidak dinyatakan hangus 
oleh pihak penanggung. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka 
ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung 
berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.Dari penjelasan di atas, bisa dipahami 
bahwa prinsip muamalah'transaksi dalam Islam itu menganut paham "s 21 saling merelakan dan 


ketiadaan ghurur, dan penipuan. 


Prinsip “an taroodlin atau saling merelakan itu artinya para pihak yang bertransaksi tidak ada yang 
dirugikan. Akad transaksinya jelas dan dapat dipahami, tidak membahasakan keterpaksaan 
sebagai kerelaan. Terkadang orang mau berhutang ke rentenir, dan rentenir menarik bunga 
dengan alasan yang berhutang rela. Kerelaan yang diakui dalam syariat adalah kerelaan yang 
berdasar atas tidak adanya keterpaksaan. 


Andai ada dua orang yang mau meminjamkan, satu dengan bunga dan satunya tanpa bunga, 
kemudian kita lebih memilih yang tanpa bunga, maka sebenarnya kalaupun kita meminjam ke 
orang yang memberikan dengan bunga maka tidak bisa disebut rela. 


Yang dimaksud ghurur adalah penipuan, semisal dalam beberapa hal nasabah tidak 
membayarkan kewajibannya, maka tabungannya hangus. Pihak bank atau asuransi 
menghanguskan harta nasabah ini dalam transaksi apa? Ini yang disebut penipuan. Setiap hal 
yang merugikan para pihak bisa dikatakan penipuan. 


Andai untuk segera mendapatkan jaminan asuransi, seseorang membakar rumahnya dengan 
dalih kebakaran, maka hal ini juga bisa disebut penipuan. Begitu juga dalam asuransi jiwa. 
Bagaimana andai ada anak turun, ahli waris merekayasa pembunuhan nasabah untuk mendapat 
asuransi ? Semoga dapat dipahami. | OLEH : GUS Achmad Shampton Masduaie |. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/3739308926297251 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2662 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1406. STATUS UANG PEKERJAAN BERHUBUNGAN 
DENGAN KEMAKSIATAN 


PERTANYAAN : 
Rulli Ramadhani 


Assalamua'alaikum.... pertanyaan. bagaimana hukumnya. uang yang dihasilkan dari sebuah 
pekerjaan. tapi bekerjanya di perusahaan minuman kerasi beralkohol |. 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Rulli Ramadhani @ Iha dia dapat upah dari pabrik yang bikin miras to ? sedang pabrik 

mendapatkan uang dari hasil menjual miras. Adapun harta yang disangka haram dengan indikasi 

adalah harta dari penguasa dan pegawai-pegawainya, harta dari orang yang sama sekali tidak 

mempunyai pekerjaan kecuali dari hasil meratapi orang mati, atau menjual arak, atau dari riba, 

atau dari hasil bermain seruling atau lainnya dari alat-alat permainan yang diharamkan. Maka 

sesungguhnya orang yang telah anda ketahui bahwa sebagian hartanya adalah haram secara 

pasti, maka apa yang anda ambil dari tangannya, (meskipun kemungkinan harta tersebut 

terkadang halal) maka hukumnya haram, karena harta yang haram itu adalah yang memang 
berdasarkan sangkaan. | Kitab Muragiy al-Ubudiyah halaman 72 |. 

oa 3 ay pa NUN ab ga LAN ya IS ASN oya deh Je) ok JL ye ka Oli uh 

As Pa Man ds IIS Soal pl Ol ba Spetadont Lag allaa Ma Ala Of ella ya DB Anal yel 0 

DB de JW. 

127 2 5x GE JI dll 

Bm knaakl is Ol Gong jl Jah jl Jgir AI (enolaa uya nana (le (SI Aanaaki Ae IE OI nobaa oya (SI Ling 

UB pakan Alb OS g ji CS Lele File V3 US La JI Gal add (S3) Lah JB plg jI D LS SIS Upale AYI ci 

SA ag AA NG lu 


“Diantara maksiat tubuh adalah ikut menolong (terlibat) peristiwa maksiat-maksiat yang dimurkai 
Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dll. Bila maksiat tadi tergolong dalam dosa besar, maka 
dosa yang didapat dari keterlibatannya pun juga besar, seperti dijelaskan dalam kitab Zawajir. Di 
dalam kitab tersebut Ibn Hajar berkata :” (alasan) saya menyebutkan dua hal diatas, yakni 
membiarkan maksiat terjadi (Ridlo bi Maksiah) dan terlibat di dalamnya (Ianah alaiha) dengan 
berbagai macam ragamnya, sudah cukup jelas dan maklum seperti yang akan dijelaskan dalam 


Bab Amr Ma'ruf -Nahy Munkar”. 


“Kaidah: Apapun yang haram dilakukan maka haram untuk dicari. Kaidah dalam nadzam ini 
berbeda dengan kaidah yang ada di dalam kitab Asybah Wa Nadzoir, justru kaidah yang ada 
adalah sebaliknya, yaitu: Setiap hal yang yang haram dicari, haram pula untuk dikerjakan. Dan 
dari keharaman “mengerjakan” ini menyebabkan haramnya 'mencari'nya, bukan sebaliknya. 
Seperti kasus suap, mengerjakannya haram, mencarinya pun juga demikian”. 

302 ye 2 2 bl ly 


Ja Aa pad Alah pp al pp La 5 Up SESI SN Albi) LSI GL yaKS yag BUAS Alb pp Alai PA Ay Sue 
(2 SIS Lisa) Ab peta pl Lely pl Lead 26 JUS MIS 3 al Y AI Z0 32 Rasa 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2663 


2? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Idem dengan Mbah Jenggot II : Uang yang dihasilkan dari pekerjaan untuk 
mensuburkan kemaksiatan haram hukumnya, disedekahkan juga tidak SAH 


lama 4 Ganas, el danaalU Gasa SI Jadi 8 el PSI ai Ora Sad DS RS ata Jp Anane Je Ole ya 
DANG. 
“Barang siapa yang menolong kemaksiyatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia 
telah terlibat dalam maksiyat tersebut” (al-Hadits). Dalam Kitab al-Ihyaa' “Uluumiddiin dijelaskan 
“Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat haram, dan mensedekahkannya juga tidak 
boleh dan tidak sah”. | Ihyaa' “Uluumiddiin 11/91 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Nambahi sak ndulit 
BAB € Anna ADI mam AI Jana CI Aibil Ag Bai jl Ly da Jang Ela oa YUL Ole ya play Ale AI ke Al Sya) JE 
w 


YAA sll 


Rosululloh bersabda: barang siapa yang memperoleh harta dari pekerjaan dosa,kemudian ia 
pergunakan untuk menyambung kerabat atau disedekahkan di jalan Allah SWT ,maka Allah akan 
mengumpulkan semuanya dan melemparkannya ke neraka. 

CAN EN lain t Baki) Al Anand Gila SAI Jual 3 pel 


"Upah dari pekerjaan yang terkait dengan maksiat itu haram,dan tidak boleh serta tidak sah 
bersedekah dengan upah itu". 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/385305111492303/ 
1438. SEPUTAR UANG PENSIUNAN 


PERTANYAAN : 
Muhammad Fadhil 


As-Salamu'alaikum.Mohon Mohon bantuan-nya dalam menjawab pertanyaan dibawah ini : 
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat agar sepertiga hartanya 
ditasarufkan untuk fakir miskin. Tentunya istri dan anaknya mendapat pensiunan setiap bulannya 
selama istri tidak menikah lagi. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan untuk 
menikah lagi. Karena khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia menikah tanpa dicatatkan di 
KUA. 

a. Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk 

wasiat ? 

b. Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA ? 

Cc. Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas? 

d. Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas ? Syukron atas bantuan- 

nya.Wassalam 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2664 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaykum salaam, jawaban b. sah, c. berdosa, d. halal 
2 Muhammad Fadhil 
Kenapa halal ?. Padahal tidak sesuai dengan kriteria pemberian si pemberi (pemerintah). Coba 
anda kaji kembali dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Starkhil Minhaj Juz 7 halam 139 : 7. 
BE 4 (RI) Ag 4 Oya Al dadi Le SF adi Ogk Jam (NS A39 PT EA PO ad 
ob ps #3 inn US allah ba li mia Aaj sa deraty Lalin Aly € (Ody y Jd gag SN 
2 yaah (BABY sen o. BA MA aU ya it AA ang Op Udi elly ab 
(AB y meta LAI Ll Lah Uh ya BEE Bob ame se siti Sa 
SN aa Yi Pa an ik daya bg pa ile ID Ja Jo Naa si Pel ey EN 
Kah dn SA dad Ba alan pl S4 ya UE Hey ii Ja ah 
sanad! an PLB dl elaall oi. 
Uang pensiun janda dan anak tersebut merupakan pemberian/santunan (arzag) dari pemerintah 


(bukan ujrah) yang diberikan langsung kepada istri dan anak dari PNS yang meninggal tersebut 
dan Haa peran ai SU. 


2.9 


Ag aa Pa mn an gadai Na Tata 
HN AA LP Dab pn 

2 Yupiter Jet 

Pensiun 

1. Pensiun dianggap tirkah ? 


Pensiun diambil dari tabungan sisihan gaji PNS sewaktu masih aktif. Dan jumlah pensiun yang 
diterima disesuaikan dengan pangkat dan jabatan terakhir. Ketika PNS penerima pensiun 
meninggal dunia, maka jumlah yang diterima oleh pihak yang tercatat dalam dokumen awal 
besarannya dibawah nilai gajih yaitu setelah dikurangi penerima pertama (si PNS).Dari sini, maka 
pensiunan dapat dianggap sebegai harta warisan. Akan tetapi, dalam dokumen awal PNS, tercatat 
hanya beberapa ngggota ahli waris (isteri/suami dan 2 anak) yang bakal menjadi pemegang hak 
estafeta bila yang bersangkutan meninggal dan tidak semua ahli waris menurut fara'id. Berarti 
dengan kenyataan ini (uang pensiun dialokasikan bagi sebagian anggota keluarga), maka pensiun 
tidak bisa dianggap tirkah, bahkan bertendensi ke wasiyat... 


2. Pensiun dianggap wasiyat? juga tidak memenuhi ketentuan, karena wasiyat ke dzawil furudl 
harus mendapat persetujuan ahli yang lain juga harus memenuhi syarat2 lainnya. 


3. Pensiun dianggap milik ahli waris?Ketika si PNS memasuki pensiun dan masih hidup, hak 
pensiun tidak otomatis pindah tangan tetapi tetap dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan 
kepemilikan bisa pindah bila pemegang pensiun (si PNS) meninggal. Jadi pensiun bukan milik ahli 
waris. 


4. Mungkin juga pensiun digolongkan ke akad hibah dari mayit (diakadkan sebelum meninggal 
sebagaimana tercatat dalam dokumen)?akad ini juga mengandung masalah yaitu pemberian 
dikaitkan dengan kematian..., dan ini kembali lagi ke permasalahan wasiat, dan itupun tidak 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2665 | 


memenuhi syarat. Dari semua kemungkinan di atas, maka satupun tidak menghasilkan 
kesimpulan yang bisa mengakomodir setatus pensiun. Jadi setatusnya?Uang Pensiun merupakan 
santunan yang aturannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah sendiri.Apakah Pensiun itu 
pemberian dari pemerintah sebagai hadiah (semacam pesangon) atau bagian gajih yang diambil 
per bulan sebagai celengan/tabungan?Bila hadiah...maka saya rasa itu cukup jelas, artinya 
pemberian yang dimaksud adalah pemberian biasa hibah/shodagoh/hadiah untuk orang yang 
masih hidup (ahli waris) dan bukan sebagai tirkah 


5. Hakikat “gajih”, apakah gajih dengan upah sama? Gajih identik dengan pensiun untuk pegawai 
pemerintah. Sementara upah identik dengan pesangon untuk pegawai swasta.Ada ibaroh seperti 
ini...almajmu' juz 3:127 


SELAI Aa LAI Alay ya al Alay OT BJ OLS VII B3 on HAN AI Cxle Ju 
Dalam cetakan yang lain 

PA LA Ot ya SUS Kala Ol SNN SAS ai aa SA AE ato YG 
"Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhoir, “Perbedaan antara gaji dan upah sewa, bahwa gaji 
adalah memberi makan untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. 


Sedangkan upah sewa adalah sesuatu yang terjadi dengan adanya persetujuan dari dua belah 
pihak". 

Ada redaksi yang berbeda tapi tidak begitu mengganggu..., yaitu kalimah of xu........ Ol Anal 
Bila berasal dari bagian gajih yang ditabung...itu berarti asalnya milik si mayit dan bisa menjadi 
tirkah. Cuma masalahnya, dalam dokumentasi PNS, tercatat bahwa ada sebagian anggota 
keluarga (terbatas pada isteri/suami beserta dua orang anak) yang menjadi objek penerima gajih 
di saat pemilik gajih meninggal, yang setelah itu anggota keluarga itulah yang menerima hak 
lanjutan. Itupun dengan bberapa syarat yang berimplikasi pada beberapa kemungkinan. Belum 
lagi bila ada ahli waris lain di luar yang tertulis pada dokumen kePNSannya, jelas hal ini semakin 
menamba rancu setatus ke-tirkah-annya.Sehingga dengan asumsi ini, selain sebagai tirkah (, bisa 
juga akad wasiyat, tetapi ibroh akad ini dipertanyakan, karena wasiyat ke ahli waris bisa jadi 
bermasalah dan menjadikan akad fasid. 


Ag Ba Y AI Aid OL 


Akhirnya saya berasumsi...bahwa pensiun bukan sebagai tirkah tetapi masuk ke bab IRSHOD 
DAN IRZAAG 


(3 wa Ham v& SAI IU ya Lan Ha, UI Is La Of ra bl 2 Sate Y, Apa 
(3 2 Alay Ken Ola Se iradi WN sKo) BI IL La ya Ui WNAS Cap Ska 3 cet jang Ja 
Men aa PU dee S4 Ay aa in Oa Aa KA ab 
|asna al-matholib 2/410 dan sumber lainnya J. Wallohu a'lam. 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/389835587705922/ 
1446. BARANG TEMUAN (BARANG REMEH) 


PERTANYAAN : 
Good Aya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2666 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Permisi...mau tanya. boleh ga? boleh kan. 
— apakah benda temuan dapat berubah status jadi kepemilikan? 
. berapa lama perubahan status yang harus dicapai? thx 


JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 

www.piss-ktb.com/2012/02/37 1-barang-temuan-lugothoh.html. 
2 Good Aya 

Kalau makanan ? 

2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Jika sudh di yagini pmlikya merelakan atau tidak memperdulikanya lagi maka boleh di 
makan.makanan boleh Igsung di makan tanpa di umumkan karenaa brang remeh dan tidak 
brtahan lama. 


2 Mbah Jenggot II 


Jika barangnya remeh / tidak bernilai tidak wajib diumumkan (sekira yang kehilangan tidak 
Ja Us ) namun jika bernilai maka wajib diumumkan. 


sal 3 Ea 9 Lay) La dpn YUL Jong 33) | AKA SI el ls RSA 0 1 an D5 NI LS 
aU Jali ala) UE ts jaya 2D ybs C Baja le kaan Oa AI Jb ag Uas $ Ip sii 
Te AN, IE lb Ika Vp ale aa PGI case of BI Ie 

Yang wajib ditunggu sampe 1 tahun adalah barang yang sekira tidak rusak dalam masa tersebut, 


jika rusak dalam waktu sebelumnya ya bisa dimanfaatkan dulu sambil tetap diumukan dan jika 
ditemukan pemiliknya maka diganti. 


ia Kya Uaah Spa de Sila Y Ag bri AG OA Vga pt any) IkaLENN Ria 245 3 —uno T 2 PA AS Jaan) 
Kana mp Ip HE NI 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/390483634307784/ 
1469. SEPUTAR RISYWAH (SUAP) 


PERTANYAAN : 
Senja Kalanienk 


Assalamualaikum..dalam hadist: "orang yang menyuap dan menerima suap, dua-duanya masuk 
neraka". lalu bagaimana dengan zaman sekarang, banyak pekerjaan yang mau tidak mau harus 
menyuap (seperti usaha membuat tower baru disetujui bupati kalau menyuap), sehingga terpaksa 
harus menyuap, apakah dalam hal ini hanya penerima yang dosa, atau si pemberi yang terpaksa 
juga berdosa ? 


JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 

Wa alaikum salam.suap li tholabil hag yang menerima haram yang memberikan boleh 
2 Alkannas Sadja 

Nambah nanyak mbah...Macam-macam suap ada berapa mbah ?? 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2667 


2 Mbah Jenggot II 


Secara garis besar cuma ada 2: 
1. mutlag haram baik yang menerima atau yang memberi. 
2. haram yang menerima tidak haram yang memberi. 


Risywah menurut terminologinya mempunyai arti "sesuatu yang diberikan kepada seseorang 
dengan syarat bisa membantu kepada orang yang memberi" dan pemberian tersebut tidak bisa 
dikategorikan hadiah sebab bila hadiah pemberiannya bukan karena maksud tertentu. Risywah 
secara figh: Adalah sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk membenarkan sebuah hal yang 
batil atau membatalkan sesuatu yang hag. | Misbahul Munir halaman 244 |. 
ape Se dlamg PS SAP) SEN ami Alang Li SU yA 
Risywah adalah apa yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar dia 
menetapkan hukum yang menguntungkan orang yang memberi atau hakim tersebut membawa dia 
sesuai dengan apa yang ia inginkan. 
de dasa ISS Jap IS aa Debu Lah TAI Sa, “SJ GI AS 0 Kaban pa J8 
TA eka dya Ea Hi eU BUY Pas bay Ka la Mas 2 JI pad HI aa Le. 


Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: "Termasuk 
perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada 
seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan 
pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: 
"Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau 
membenarkan kesalahan". (Mirgat Shu'ud al-Tashidig, hal. 74). 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/394527263903421/ 
1499. MUAMALAH : AKAD ANTARA PELANGGAN DAN 
PLN 


PERTANYAAN : 


Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembayaran listrik di negara kita yang menentukan 
adalah pihak PLN. Sehingga sering terjadi tagihan rekening listrik para pelanggan 
mengalami kenaikan yang signifikan (bahkan lebih dari 100 “6), sementara penggunaan 
listrik relatif tetap dan tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan. Pertanyaan : 
1. Agad apakah yang dilakukan oleh pelanggan dengan pihak PLN dan bagaimana 
hukumnya ? 
2. Bila tidak boleh, bagaimanakah solusinya ? 
3. Bila dalam kejadiaan di atas pihak pelanggan merasa dirugikan, bolehkah mereka 
menuntut PLN ? 


JAWABAN : 


1. Akad antara PLN dan pelanggan termasuk agad ju'alah. Dan hukumnya sah dengan 
pelanggan sebagai ja'il, PLN sebagai dan menyalakan listrik sebagai “amal 
(pekerjaan) . 


Referensi : 
1. Tausyih Ala Ghoyatil Tagrib 168 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 2668 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Bujairomi Alal Manhaj Juz 3 hal. 239 
3. Bughyatul Mustarsyidin hal. 168 
4. Fatawi @ubro Juz 3 hal. 148 


or donal Syeh il oran Jas Je Laghan Lo ye 3 padi jln ala Lea — JB Of IL eng (AA AS 3 Ibas) 
— 
168: pa Ie Ie ag 
Oya BLBI play Unaa ab Ga Letonny Iya Jas AS Layar drg oya Ber Bos Ia (EI Latar jp Jne pley) 
Faib BobeYI oong Aa Boy — JB OT IL Je ya PLAY Jade Jalal GUibetal pake Za Y Biber WS Jalal 
Jend VI AS Y Lang Ain, ASI, 
239 2 IE 2 Hi Ie aa 
Jis Layan das J pamaki OLS Ul Da dng AP Udi PUN ya ml ya JS Ol deeeleo A Pedl 3S ma (SI Aira) 
AN JAN 3 el Geutly Ad Vig Gpetaly Akal mao ad akpy  GAI Ja oaala Ob Jandil 
168 : 2 gd pal Tau 
Banly Ban elang ale AI ha We) 3 gpodkata yelse Ular Jale ji Lae UU Ol 338 Ja as dl aon (It) 
BOY EN e4nan Ig Rnb Boleh mb OI SAN pad Oya GUS jab ea ji (Ole) 
SAI Geet apk Jeli BUJI 52 jab Jay J3 JUL Ole! 
148 3 yo IU II Ga 

3. Pelanggan yang merasa dirugikan berhak mengadu kepada PLN. Bila terjadi 

perselisihan maka diselesaikan di pengadilan. 


Referensi : 
1. Hamisy Yanatut Tholibin Juz 3 hal. 122 
2. Al Fighul Isalami Juz 4 hal. 779 


JJ IS ya Ja peti A8 Dj Randa jl Tem Bb GA Ja dada j3 jl an P3 AB SM SU du j, 
AI 0 giat Ul Jak 3 pel SN de org Boer YI SI Edy WI Lia om 

122 5 pp WI el oU Hilel jala 

BY SE Jaaki al JA jain 3 BRI as (3 OlAilerki Gale ISI 3 br YI 3 gatal Sel poludi Cm 
PI Lain JS Halo si SUN sUiatal Jah Uilipsl OP LeiUiatal Ay 4 Su #ligial Jd SO YI Jua Of Lela Ronono 
ai WE If) Saad Ulas adl ap Bokor! Of Lg Tol) WILE Olga! Galoel IS) eng dala AI ale all Sy) 
had Jl 3 INAEYI OLS Of oleuka (ele Aing Lagin JS AT Ol deelo dg eat La dng Unas! 32 Wol ISU ISI) le 
Sel OS Ola Andikl Boby cat3 KY dat pelinadi dind Jaa 3 SEEYI OLS Of BNI ne oa KY dah 3 
J3 JsAIB Alah! Ujang 8 pelinadl dalah Sl BAM Gama 8 peluh JI 0 OM Andik jang pelisakl gituh day CU 
Uni Ud Lgi galon Conan (de Alah Rela WA Ce Aini OY (dip Land Boer! Fewniiy Olillbe Aint aa oma Lah pelik 
— Ad Olillung Adele Io ita Roluahly BALI ya (es La Jaromad keihin TAS dala Io yina Andik el or oa pr JS OS 

TTD 2 pe ea all 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2669 | 


1643. BUKA USAHA PENGGILINGAN YANG 
MENIMBULKAN KEBISINGAN 


PERTANYAAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu alaikum, Pertanyaan dari paman, Apa bener, membuka usaha gilingan tepung atau 
kelapa yang identik dengan suara bising dari mesin diesel tidak diperbolehkan ? Terus bagaimana 
hukumnya kebiasaan orang2 di kampung yang hajatan dengan memakai sound system dengan 
suara yang menggelegar ? Padahal itu lebih bising lagi.. Matur suwun. 


JAWABAN : 
Ahmad Syafi'i Lathief 


Semoga nyambung... Pemberdayaan dan pemanfaatan harta milik pribadi memang terserah dari 
si mpunya,meski begitu kita tidak boleh mengesampingkan hak orang lain, karena kita hidup 
berdampingan dengan mereka. Seperti pada kasus tempat penggilangan padi,tepung, kelapa 
bahkan hajatan sekalipun, jikalau benar -benar dianggap mengganggu dengan gangguan yang 
nyata,hingga tetangga kita merasa tidak nyaman, maka dalam islam ini tidak dibenarkan. Tidak 
akan dianggap beriman jikalau kita tidak bisa memulyakan tetangga kita.Kita harus menyadari 
bahwa rasa kebersamaan, kedamaian dengan mengutamakan kepentingan umum di atas 
kepentingan pribadi adalah wajib. Referensi : 


AN pad 9 AL aja OS yag Sma Ya Ji AVI pa 3 BU yak OS ya: JEMI SI Sya ye IA Il UP 
Saber esa yA Y y orP Noken) Sodl Olypeti | SAB AN! pad 4 AL syaa OS ya y Ole $ Ka 
YUY Tetadl Gaal ll okt jay Ul An 33 Yg UJE ara gl Ala oya odh LE Lah Olluil de) mall Jl 
"Makna laa dlororo wa laa dliroro yakni tidak berdosa melakukan perbuatan yang merugikan atas 
apa yang ada dalam kekuasaanya baik itu harta,ataupun kemanfaatan pada umumnya.namun 
tidak diperkenankan bagi siapapun melakukan perbuatan yang merugikan/membahayakan 
saudaranya yang muslim". 
Ole yg MIS OY EP oanbeil Iban jl ea leg ISSI GOS HAN LA ojo Bogel J3 
SC BA und Andal JerY Ulum! d3 S3 Sh 3 Sinai SY LM pall 0 ml SY IA Lo 
gANAT Ball 


"Seandainya seseorang ingin membangun dapur di rumahnya untuk membuat roti sebagaimana 
yang terdapat ditoko-toko atau penggilingan untuk menggiling tepung atau penumbuk untuk 
binatu,maka hal tersebut tidak diperkenankan karena dapat mengganhu para tetangga dengan 
gangguan yang jelas dan tidak dapat dihindari.Sedangkan menurut giyas hal tersebut 
diperbolehkan karena merupakan pemberdaybn pada harta milik sendiri. Namun meninggalkannya 
adalah lebih baik demi kemaslahatan. 


Kesimpulan : Boleh membuka usaha penggilingan tepung, padi dsb dengan catatan suara 
bisingnya tidak dianggap mengganggu. Adapun bagaimana kriteria yang dianggap mengganggu, 
kita kembalikan pada adat kebiasaan setempat. oleh karenanya perlu ada perijinan dari 
masyarakat agar tidak ada masalah di kemudian hari. Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/434035949952552/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2670 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1841. HUKUM MAKELAR / JASA PERANTARA 


PERTANYAAN : 
Muhammad Zakaria 


Minta bantuan pertanyaan titipan. Pertanyaannya : Aslkm, mau tanya soal akad jasa nih.... 

1. kalau ada A yang menjual jasa sewa gedung dan B yang memakai jasa A dan A punya 
marketing namanya C. Apakah jika A memberikan komisi penjualan kepada C sesuai syariah ? 

2. jika ternyata B punya staf namanya D, dan di minta komisi dari A, apakah ini bisa sesuai syariah 
? silahkan kalau ada disertai Reff-nya, matur nuwun 

JAWABAN : 

2 Ibnu Toha 

Hasil Bahts Masail PWNU 1996 di PP. Mambaul Maarif Denanyar Jombang : 

Peran makelar (jasa perantara) kini semakin luas dan fungsinya bisa mirip wakalah, ijarah dan 
wisathah. Namun bila ditelusuri terdapat kesenjangan yang rawan hukum, misalnya: Batas waktu 
yang tidak menentu untuk selesainya kontrak kerja makelar, upah yang bergantung kelincahan si 
makelar dalam menawarkan barang dan tidak disediakan terlebih dahulu oleh pemilik barang, 
serta kemungkinan dialihtangankan kepada makelar yang lain. Pertanyaan : 

a. Tergolong akad apakah hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon 
pembelinya ? 

b. Adakah cara tasarruf makelar itu mubah ? 

c. Adakah batasan norma hukum yang memagari praktek kerja makelar, agar tercemin sah, 
mubah atau haram. 


Jawaban : 

a. Dapat termasuk akad jualah dan dapat juga termasuk akan ijarah atau wakalah. Adapun 
hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, 
tergantung system kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. 

b. Jika upahnya ditentukan dan diketahui, maka hukumnya mubah, dan jika tidak, maka hukumnya 
tidak boleh. 

c. Ada 


Dasar Pengambilan Hukum : 
Al Madzahib al Arbaah III hal 129-130 
OA SIN Ot Cde pladl SypiaS Ai Gal der Sg jlorl Kei JA pake Ad Ja VI Ob IYA Level! 3 pet SUS yag 
Agen JS BB SO ol de dor Ae Lo Ad gam OT le plat al IYS Ha yaaa GI Ip JI pel ya UI SUS 
JW ia 3 Alia pet IYA SMS deh Of ya din GAN Ely Ain Y SUS Op Sta. 
Mughni al Muhtaj III hal 431 
Aie BIS pye SY (laghany YLa (Jab OS) lake Tol (de jita ay HJ jas yag BISA 
Lp ay Ya (atas ai 03 aga HL) OS NA OS (Jay “Jelly Jai II jaga! Ulik Zorlon Yg tiorlonl 3r 
M9) tenakd Cake BAE pake gi Aing Anal al Jade Tedi (Abal Inai) Cl gnaka gl LK Jl Oh co ii (emo jl 
Seal 8 por YS (Ate 8 pel. 
Umdah al Gari' XII hal 93 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH ( 2671 ) 


Ju It WNI cm 15) dala aa de 0 peliay OT 3S MAMA Jl celadali Sepeda (G pmamah pel Hb) PUJI ika: 
Was olao BL JS GA Jar 0 WNAS et Dip Ody (lori para Mg HI Il pg 2 JB ISI MUI ye 
at dl ca pel Ur LAI Gang aan ye lil yah S3) ULaglnn Ust ISI! oya delay UT pb Y ta JB ejaan yag 
SAS UB teka yeh DP LA jadi 2 SNAS Cakal ygd Calya ping pr Lp US GS jad ad la bd Of Hk 
OB pra p6 WS OY EP Laga Ud Hi IS da Jae Isl 2g ad dBy CPI ya PL IE VI cita pel 5 
Be 2Ob ap olesan Bet Cr gal JI jiler IU mang Gada Ol de Lgi OLS Olg 0 pel 3 MU Je Jas 
VE BPI Jas deh JI email Ula cal Al SUS Jd PL OP tang UI Agen Raglan Bala UU 1JNG 1 long 
Alap YP Ui Il 3 der Ng tenaga VII BI OA GS) AA ya oya la Jort pd 
SN JS JB Ola ea Rani dh OP cah gia jl tp La da Of UR gang OT Rol! Wladely tadi y03 «Jali 
HA Dj RI Kp PAS ta OP Jis IAI de gatal Bert HEM aa pl JBy saka ppi Sat VI 
Ula MU Sy AS lor PS SI Nag en ja JB Calmal Bet LIS Jing JG yg UI de ade ed Jar 
AAS TAS de lh OI Kia gg Jaka Ol AN adit cal G9 Hb YEN Legand DS Loan WS ya JA 
AA gi ja ap Ie DS US KA Tg UG Sa GA 
Fath al Bari IV hal 527 
Ls Ta ga Jaa OA oa Gal Je pena je Gyundily menlaly By Cypmae Gal 3 dg Born pl Ou 
SA goda Gali DI Kang gatal BAB gang 70 OI Lah SG dag JI SP Ata ol Jegeg NIS) LS Je aj Las 
AN Ca Ge oat PA GP YA il GP ARA balon Jong Aap Sana Wilon pegloy yi Sis D pala! Halang Ale Sl el 
GUI - ka S3 ta TA La 2 3 “Si In Vy MEN Hao 23 Ale SI Io dl Ad HIU Lapas 
bud ON :JBy 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/466753400014140/ 
1890. HUKUM BEKERJA KEPADA NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 

Topa Aben 

Assalamu'alaikum, Apa hukumnya kalau kita bekerja kepada orang yang bukan beragama islam ? 
JAWABAN : 

? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Menurut pendapat yang paling shahih pada madzhab Syafi'i boleh sedang 
madzhab Hanbali sepakat membolehkannya. 


1. MADZHAB SYAFI : 
haus al OST ma JS diy 0 peliuy Ol Lg Dg Wal 3 Jas ds Lila ASIN peliay O1 3,4 em» 


“Diperbolehkan non muslim menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada 
dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) sebagaimana orang muslim boleh membeli 
sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan (hutang), dan 
diperbolehkan orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/tenaganya) kepada orang non 
muslim menurut pendapat yang paling shahih baik ia merdeka atau sahaya”. | Raudhah at- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2672 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Thoolibiin 1/403 |. 
Dat Udi din CS jiday Ol pelanakh JB LAS SN Dalil 3 Jas Ae Laluna BISU petiy Of 31 Lilbuel JE (A3) 
Ber! OLS dal 3 Seal LAS Ol yg Ulir Ah Aing de Boleh BSI dani pra Ol luna 33 Jay Redi 
JA (Lem) 


“Para pengikut imam Syafi'i berpendapat bahwa orang non muslim boleh menyewa orang muslim 
untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) 
sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang 
masih ada dalam tanggungan (hutang). 


Tentang kebolehan sewa menyewa ini, tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat. Lalu, 
apakah orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/tenaganya) kepada orang non muslim? 
Dalam permasalah ini ada dua pendapat yang masyhur. Kedua pendapat itu disebutkan oleh 
mushannif di awal kirab Ijarah. Akan tetapi, pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang 
mengatakan boleh". | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab 1X/359 |. 


2. MADZHAB HANBAL : 
(3181) Ta Mayat Uya Kei tata AN ang « le DU , Pa aa Ha gak Ki eka At Ja: Jas 
Sada UN akar IG ea sa Tang ol Ma et ale Ale alta apa is ra 
Seat ah DU $ ag Ve Landa 4 Ole aa C3 ian Hota Oh. US 3 dl ko Usb, 2 Ka da 
BALI Aga Un Gd IA Kal Goo ln Gd Jas WS lb Ji pa mane JUN MAN Kal Okey ala 
BI Sl 03) Gd Uas pb pai «asal, « GUL gas Olah SO. 
"Seandainya orang muslim mempekerjakan dirinya pada kafir dzimmi untuk mengerjakan sesuatu, 
maka akad sewa menyewa tersebut sah. Karena sayyidina Ali ra. pernah menyewakan dirinya 
pada orang yahudi untuk menyiram ladang milik yahudi dengan upah setiap satu timba air digaji 
dengan sebuah kurma. Kemudian sayyidina Ali memberikan kurma tersebut pada nabi dan 
dimakan oleh Nabi. Perbuatan sayyidina Ali tersebut ditiru oleh seorang laki-laki dari golongan 
Anshar dan memberikan kurma yang didapatnya pada nabi. Nabipun tidak pernah mengingkari 
perbuatan tersebut. 
Alasan selanjutnya adalah karena tidak ada unsur penghinaan pada orang muslim dalam akad 
ijjarah tersebut. Akan tetapi, bila orang non muslim menyewa orang muslim untuk suatu masa 
tertentu, misalnya satu hari atau sebulan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. 
Pendapat pertama mengatakan bahwa akad tersebut tidak sah karena mengandung unsur 


penguasaan dan penghinaan terhadap orang muslim. Ketentuan ini sama dengan menjual budak 
muslim pada orang non muslim. Pendapat kedua mengatakan akad tersebut sah. 


Pendapat kedua inilah yang paling sahih karena ijarah merupakan suatu pekerjaan yang diimbangi 
dengan bayaran (upah) sehingga menyerupai perjanjian untuk bekerja, tidak sama dengan 
kepemilikan (dalam budak yang diperjualbelikan), karena kepemilikan mengakibatkan adanya 
penguasaan, kepemilikan untuk selamanya, serta pemanfaatan secara bebas. Hal ini berbeda 
dengan ijarah". | Al-Mughni ala al-@uddaamah VIII/495 |. 


2 Mbah Jenggot II 
Boleh kerja sama dengan kafir tetapi makruh selama hanya bekerjasama kalau khidmah HARAM. 
Panatut Tholibin, Juz 3 Hal 129 : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2673 


bah BS lah dana JP Y MY clan jelata ja Ka Y OI ARI aa teng Slerl JI Celah BIS Jenius Tana. 
Nihayatul Muhtaj, Hal 233 : 
Doa UU Ae dan JL) pun JB Ca Li en png yA SI gun ag AL Ji ella AS ol 
HA PS dat ip» 
Hasyiyah Galyubi Hal 455 : 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/379070452115769/ 
1911. HUKUM MEMINJAM UANG ORGANISASI UNTUK 
KEPENTINGAN PRIBADI 


PERTANYAAN : 
Hendra Thoha Aja 
Pr aU Ata Kie di 
Poro yai.. Mau tanya, apa hukumnya pinjam uang musholla ? Terimakasih :) 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. | Tanggung jawab pengurus organisasi | Ada seorang pengurus sebuah 
organisasi, yayasan atau lembaga tertentu, kemudian dia menggunakan/meminjam uang itu untuk 
usahanya sendiri tanpa sepengetahuan pengurus yang lain. Soal : Bolehkah cara penggunaan 
uang tersebut, bagaimana hukumnya ? Bolehkah uang organisasi/kas masjid digunakan untuk 
simpan pinjam atau usaha yang lain yang hasilnya untuk kepentingan organisasi/masjid tersebut ? 


Jawab : Uang yang dimiliki oleh organisasi, yayasan atau lembaga tertentu adalah dimaksudkan 
untuk membiayai seluruh keperluan dari organisasi, yayasan atau lembaga tersebut, sehingga 
seluruh pengurus dari organisasi, yayasan atau lembaga tersebut tidak diperkenankan 
mempergunakan uang milik organisasi, yayasan atau lembaga yang berada di bawah 
kepengurusannya untuk simpan pinjam atau usaha lain, meskipun hasilnya untuk kepentingan 
organisasi, yayasan atau lembaga tersebut, lebih-lebih untuk kepentingan pribadi. Sebab 
penggunaan uang milik organisasi, yayasan atau lembaga diluar kepentingan organisasi, yayasan 
atau lembaga tersebut adalah berarti pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh 
organisasi, yayasan atau lembaga tersebut kepada para pengurusnya. Lebih-lebih uang masjid 
yang pada hakekatnya sudah menjadi milik Allah swt., bukan milik Pengurus atau Ta'mir masjid 
tersebut, sebab setiap orang yang bersedekah ke masjid tersebut adalah dimaksudkan untuk 
biaya operasional dari pemeliharaan dan pemakmuran masjid tersebut. Sedangkan mengkhianati 
amanat itu adalah salah satu tanda munafik. 


Dasar Pengambilan : 

Sabda Nabi Besar Muhammad saw : 

Ob Sai Bila Hibah Abg Bg HA Wa) 2S GAS AT JB plang te II Ole AN year mn Enya al op 
jl aly) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2674 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tanda orang 
munafig itu ada tiga: Apabila dia berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia menyalahinya dan jika 
dia diamanati dia khianat". HR. Bukhari. 


Kitab Muhadzdzab juz 1 hal. 350 : 
LB 3 0... 90 0 38. La 020 -— 0 0. 08 - 0 AP 30 20 0. 0. 9 8... Lo 0 4 0... 
Le YI Clay 98 OSYY dat OY BA pr oya gl Gel Rgor oya JS padi OS dandai Yna ya JS Il Ulas Y, 


010 -— 08 8 0120 0 Lo 0 0 ..- 
DS bg Fedk Sg OSVI, OSYI Mama. 


"Wakil itu tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh idzin dari orang yang 
mewakilkan melalui ucapan atau melalui adat kebiasaan (pendapat umum), karena mengelolanya 
dengan idzin, maka ia tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh idzin. 
Sedangkan idzin itu dapat diketahui dengan ucapan dan berdasarkan pendapat umum adat 
kebiasaan". 

Sumber : http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun 2001/apr- 


02.htmi 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/477049325651214/ 
2220. BOLEHKAH MAUHUB DIGUNAKAN UNTUK SELAIN 
YANG DISEBUT PEMBERI 


PERTANYAAN : 
Mbah Jenggot 


Seorang ustadz setelah selesai ceramah diamplopi ma panitia sambil berkata:titip sedekah yai 
sekedar buat beli bensin... PERTANYAAN : bolehkah uang tersebut jika ditasyarufkan untuk 
keperluan yang lain ? sedang ikrarnya hanya untuk beli bensin saja. silahkan dijawab aku tak 
istirahat dulu. 


JAWABAN : 
1. Faiz Al Dablegi 


Di permasalahan ini ada dua kemungkinan : 

1. tidak boleh karena maksud dari wahib ( pemberi ) adalah untuk membeli bensin. 

2. boleh. kalau memang ada gorenah (tanda2) dari wahib bahwasanya pemberian tadi boleh di 
belanjakan apa saja . 

Ket : Bugyatul mustarsidin hal : 367, Bujairomi alal khotib vol 9 hal 206 


2. Yupiter Jet 


BOLEH. Ibaroh : illa in zhoharot gorinatun bi an dzakaro ashshifata linahwi TAJAMMULIN ka 
goulihi li tasyroba bihi gohwatan matsalan FAYAJUUZU shorfuhu fiimaa sya-a. | hasyiyah 
algolyubi juz 3/2041 |. 


3. Abdullah Afif 


Syaikhu masyaayikhina Mbah Kiyai Dimyati Kedawung Comal Pekalongan (beliau seorang aulia) 
ketika seseorang 'nyangoni' beliau dan ia berkata: "Yai, meniko kagem nitih becak" , maka beliau 
berikan uang tersebut semuanya kepada pengemudi becak yang beliau tumpangi. Begitulah ! 


hall SI el Jl 206 : —uo B2 2 pasg Gokil 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2675 


02 90. 


22 02 20 


ana 
Wallaahu A'lam 
4. Nabilah Az-Zahrah 


Seseorang yang telah memberikan hadiah pada orang lain dengan syarat orang tersebut harus 

melakukan sesuatu maka di tafshil : 

1. jika dia tidak melaksanakanya maka wajib baginya baginya untuk mengembalikan hadiah 
tersebut kepada pemberi hadiah tersebut jika barangya masih ada karena tujuan dari sang 
pemberi belum di lakukan.jika barang pemberian tersebut sudah tidak ada maka wajib 
menggantinya. 

2. namun jika pekerjaan tersebut sudah di lakukan harta itu halal baginya. 

3. jika pemberian tersebut bukan keharusan untuk melakukan hal yang diinginkan pemberi 
(magshud pemberi) artinya hanya untuk bahasa sopanya saja maka itu hag penerima mau di 
tshorukan untuk apa saja terserah penerima. 


PO Aa Ja Alah UB An JUL dlu Vig ia Of 007 Aaj Jaa li Roro ad taka Ol Je lead adl ceua JI, 
dad 9 dala Lang LISA Gk dy MADE Gerua Dita Lag dd gal Gamad Us jl loo Up 2g Jb 
Ulu Jas MY jelas Led IL Jai Vj deslih ld ega Sei dl mita olesi yeni Jaa | 00 paka UV Lela 
R0 -0AL PE AA de Jadi il dr 

5. Brojol Gemblung 
25A Wallyy gemas Uaityy )15/ 02368( 
Uslr4 ledak a yana UI IS JA skala Ig dolan GET LAS) aed litul codlah ging Ike Ad oil yg Us Ld ly UI IS ol, man Wil 


Wani WA gina KAA Sy ile gl Sl & yiod SnanJal cam Lal oles Aaj Unta gl ganges Dg Indah Ja Sat 3 Use la an) 
Do Ubaya og, 


HA ami ping )E 1102367 ( 


Ala ASY ASLa G3 S3 La el pb da j3 Minal Jasasill 3 pasa panah (JI Gee Alka Ain 3 Ini Aly «Sia Aalac les ce jitul ala pal bel pj3 
ISla Asi pol Jitil SS (BAM) JB Lila glg € Jamal dise Lari A8 pay Ani 


A5 ) gl ama Yg el HS WeSIL AA Ha pat ALA € Anh Ya peaill Ji Uglas (ol) galh Alat Csila gl LAS «Ai yag Ams Jlg US 48 LS Callaa 
ILa s|) Gs ada Toy ai sal ME Yelele ay 1 ke Yu la 


Aini Al 0 yae HO Ios Jaa Y Anil AH. 


Terjemah Gandul : Yang kesembilang adalah (andai) seseorang memberinya (penerima) uang 
dirham dan ia berkata: Masuklah engkau dengan uang itu ke kamar mandi, atau (andai ia 
memberinya) beberapa uang dirham dan ia berkata: Belilah sebuah surban dengan uang itu 
untukmu, dan sesamanya. Maka di dalam fatwa Imam al-@affal (dipaparkan) bahwa apabila dia 
(pemberi) mengatakan hal demikian (menyuruh penerima masuk ke kamar mandi / membeli 
surban, dsb.) atas dasar tabassuth (memudahkan penyaluran pemberian) yang biasa berlaku, 
maka dia (penerima) berhak memiliki dan mengelolanya (uang dirham) sesuai kemauannya. Dan 
apabila keinginannya (pemberi) untuk menghasilkan sesuatu yang ditentukannya (sehubungan) 
karena dia (penerima) terlihat kusut dan kumuh, atau karena dia (pemberi) tau bahwa penerima 
terbuka kepalanya (tidak memakai peci, misalnya), maka dia (penerima) tidak boleh mengelolanya 
(uang dirham) terhadap selain apa yang telah ditentukannya (pemberi). 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2676 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/270909099598572/ 
2227. HUKUM BISNIS MLM | MULTI LEVEL MARKETING | 


PERTANYAAN : 

Aguezy Luagie Nyuantae 

Aga sebuah perdebatan masalah MLM haram / tidak nie........... PU Silakan oi KAA 
JAWABAN : 

Alif Jum'an Azend 


Wa'alaykumus salaam ...( Bisnis Beranak Cucu | Bagaimana hukum bisnis Multi Level Marketing 
(MLM). Contoh Si A mendaftar dengan membayar uang umpama Rp 150.000, maka si A masuk 
level I. Kemudian si A berhasil merekrut dua orang member yang juga harus membayar Rp 
150.000, pada pihak pusat. Maka si A mendapat komisi dari masing-masing member Rp 25.000. 
Jadi Rp 25.000 x 2 member - Rp 50.000. Kedua downline level I, masing-masing berhasil 
merekrut 2 member, berarti jumlah member dua, empat orang dan pendapatan si A - Rp 20.000, 
akumulasi Rp 70.000. Ketiga... dan seterusnya. Hingga meraup rupiah sampai jutaan dengan 
mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Bisnis ini dijuluki bisnis "Anak Cucu" 


Jawaban : Dalam bisnis Multi Level Marketing seperti contoh yang anda berikan, terdapat hal-hal 
yang tidak jelas, yaitu : Kalau si A mendaftar dengan membayar Rp 150 ribu, Mendaftar sebagai 
apa ? 


Uang Rp 150 ribu diserahkan kepada siapa dan bagaimana akadnya? Apakah akad jual beli, atau 
akad hutang piutang, atau akad syirkah, atau akad giradl, atau akad shadagah, atau akad apa 
lagi? 


Kalau si A berhasil merekrut dua orang member yang juga membayar kepada pusat masing- 
masing Rp 150.000,- si A mendapat komisi sebanyak 2 X Rp 25.000,- - Rp 50.000,- . Dari mana 
uang Rp 50.000,- diberikan oleh pusat kepada si A? Dan bagaimana akadnya? 


Andaikata si A tidak berhasil merekrut orang lain untuk bermain dalam bisnis MLM ini, dapatkah 
uang yang telah dibayarkan oleh si A ditarik kembali. Demikian pula halnya dengan dua orang 
yang telah direkrut oleh si A, jika dia tidak dapat merekrut orang lain lagi, dan menginginkan 
uangnya kembali, dapatkah si A/pusat bertanggung jawab? 


Kalau saya amati dari contoh yang anda berikan mengenai bisnis Multi Level Marketing ini, maka 
bisnis ini jelas-jelas tidak termasuk muamalah yang diperbolehkan dalam agama Islam seperti: 
bai", silm, rahn, hijr, suluh, hiwalah, dlaman, kafalah, syirkah, giradl, wakalah, wakalah, igrar, 'arah, 
syufah, musafah, ju'alah, ijarah, wakaf, hibah dan wadi'ah yang jelas akadnya dalam syariat 
agama Islam. 


Bisnis yang tidak jelas akadnya seperti ini pada akhirnya pasti banyak pihak yang dirugikan yaitu 
orang-orang yang tidak lagi bisa merekrut member. Yang jelas, kalau tidak merugikan diri sendiri, 
pasti merugikan orang lain. Dan hal ini dilarang oleh Rasulullah saw: 


3 L- 0 


Ja ara 
Perbuatan yang merugikan itu harus dilenyapkan. (Bahtsul Masaail PP Nurul Hudaa/1999J. 


KEPUTUSAN MUSYAWAROH TAHUNAN KE-34 PONPES MUS KARANGMANGU SARANG 
REMBANG 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2677 


Deskripsi masalah : Krisis ekonomi telah memberikan implikasi terhadap lemahnya daya beli 
masyarakat, sementara persaingan dibidang usaha terus meningkat. Hal ini mendorong beberapa 
perusahaan menerapkan kiat-kiat tertentu dalam memasarkan produknya, diantaranya dengan 
menggunakan sistem multi level marketing (MLM) seperti CNI, DXN, Rich Exl.Pers dan lain-lain. 
Dalam sistem ini seseorang dapat menjadi anggota ( distributor) dengan cara membeli produk 
perusahaan tersebut dalam jumlah tertentu dan membayar uang administrasi, kemudian dia akan 
mendapatkan komisi apabila bisa mendapatkan anggota ( Down Line) atau point dalam jumlah 
tertentu, semakin banyak anggota atau point yang diperoleh maka semakin besar pula komisi 
yang didapat. Yang menarik dari sistem ini bila anggota yang dibawah mendapat down line atau 
point maka anggota yang diatasnya ikut terdongkrak (bertambah anggota atau pointnya). 


Pertanyaan : 
a. Termasuk kategori agad apakah praktek MLM tersebut? 


b. Apakah praktek tersebut diatas dapat dibenarkan oleh syara'? 
Cc. Apabila tidak boleh bagaimanakah solusi bagi orang yang telah menjadi anggota MLM ? (PP. 
Al-Falah Ploso Kediri) 


Jawaban No.01 Bag. A: Praktek tersebut temasuk Ju'alah dan Bai ' yang Fasid 
- Ju'alah fasidah karena : 

1. Amalnya tidak ada kulfah (beban) 

2. Iwadinya (upah ) tidak maklum ( dalam dongkraannya ) 

3. Ada syarat bai' dalam akad 

- Bai fasid karena di jadikan syarat dalam akad Ju'alah 


Ibarat : Panatut Tholibin Juz : III Hal : 123, Alfigh “alal madzahib al-arba'ah Juz : II Hal : 228, 
Hasyiyah Al-Syargowi Juz : Il Hal : 53 


JIN SAN 3 Rn YUI UST, dale pag JaH Jl ran Jas Ie plan Yaa pil Legi pedl Lalin Ry 1 ( okey) 
JB OLI JA Y JSI Bb aa yag Kamal GUI SI — JB Of II — Jalal, MUI ey yoga jali yag JELII 
— pet Jalal Gesta y Har Alan Tana La IV AS MT UE mami Lah ya Obb Ltd bh Jl SIM SI 
dad AAS Y Land Jaor DU And pake RIS dah Sa jig Jadi Gal SI — JG of Il — daa! mmg Joged 3 JA 
(123 5 We H WI el ) 
Ag ega OS jl aman G Ubi dy temuluah SU dy Alia AaraadY bad 0G Ol: Anal JL: (ala) 
Ala BAG Coaberi gl NIS Cga 3 ghe SS Gamad Ul Ie pia IA Lilin Eling Ad JW ISI LAS 1 lin aa SAI Aalall b al 
— aa UP US jala OS ISI Lah cad ala 3 LAS OS II SUS Ipa All Jaa Ml. 
| 228 pp OWI Aam AAL Is adl US) 
KAS Uta (PI ba 3 Ap) ani oa Ud ed an ti PAI ar bea ES (ea ag) (Sl) 
alpha lali ae Ob GI adi Igadal OLI ya Ela ema, PAGI erni Ol bia Hlh 
—| pe D8 Vip Al Calo DI Sy Ol JSI old JS YG Vi) ae JSI Sia Lagale . 
(53 bow seal Ll J 
Jawaban No.01 Bag. B : Tidak dibenarkan( haram) 
Ibarat : 1 . Ghoyatu talkhishil murod Hal : 122, 2 . Al-Asybah wan nadhoir Hal : 287 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2678 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LEG die jaka La Y jang Ula PUJI Play ea AS IP UX Anas ISI pln Sekali dya dolas ( tea): (AL) 
— dale olraiin CI Sh Ii 4 kah | jl. 

(122 p5IMN el 26 ) 

DI ga Ae AYI NS ya Jaja LAS pl Bekal daa ola Kamalel Sae : (Mley) 

(| 287 0 AU, ox J 


Jawaban No. 01 Bag . C : Karena dia sudah melakukan praktek akad yang tidak sah maka dia 
wajib keluar dari sistem tersebut dan bila sudah menerima barang dan komisi maka wajib 
mangembalikannya. Dan dia hanya berhak mendapat ujroh misil. 


Catatan : Bagi seluruh Kaum Muslimin harap waspada dengan praktek semacam ini, karena ada 
diantara sistem semacam ini melakukan penipuan. Ibarat : 

1. Asnal Matholib Juz :I! Hal : 3 

2. Al- Hawi Lil-Fatawi Juz : | Hal : 109 


YON Alka aa ON ASI aa Amel JS Ilas Ali Gada LA yAIS LA Dyah! ) BULU all H0010 pake yag (JII Cas 
(3 bab JUN eat J 
08 dki Of lab DU Upah Je jita AI Gigi oya Reg Lan Raga IN BOLA Aaj ana SU ya JS UI el: (AL) 
KANEII 5) yag galyy UNI oa Jb jiday Unand VI Gio oya Reg «Lead dya Ol ajaa Ol Lelah Ie pa Ol) JUL 3 Anal 
lesa sLAYIY Les oyis Cb, Lelo di. 
(109 Je sa AJ 

Transaksi Dua Agad dalam Praktik MLM | NUonline, 27/04/2007 | 


Dalam kajian fikih ada istilah al-'agdain fil “agd atau al-bai'ain fi al-bai'ah yang berarti dua agad 
yang terkumpul dalam sesuatu transaksi. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam 
Ahmad Bin Hanbal dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud RA telah melarang model transaksi seperti 
ini. 


Para fugaha merinci penjelasan mengenai al-'agdain fil “agd ini ke dalam tiya model. Pertama, 
adanya dua harga dalam sebuah jual beli. Misalnya, jika seseorang mengatakan kepada orang 
lain, “Aku jual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh dirham jika tunai, dan dua puluh dirham 
jika hutang.” Kemudian kedua orang tersebut berpisah dan belum ada kesepakatan tentang salah 
satu model jual beli tersebut. 


Dikatakan bahwa jual beli semacam ini telah rusak (fasid), karena kedua pihak yang bertransaksi 
tidak mengetahui harga mana yang dipastikan. Asy-Syaukani menyatakan, sebab diharamkannya 
jual beli semacam itu adalah tidak disepakatinya salah satu (agad) harga dari dua (agad) harga 
tersebut. Akan tetapi, jika kedua orang tersebut bersepakat tentang salah satu agad (harga) dari 
dua agad (harga) jual beli tersebut, misalnya pembeli menerima harga baju tersebut 20 dirham 
secara kredit sebelum keduanya berpisah, maka sahlah jual beli tersebut. Sebab, harga baju itu 
telah ditetapkan, dan kedua belah pihak mengetahui dengan jelas harga dari baju tersebut serta 
bentuk transaksinya. 


Kedua, Imam Syafi'i, menafsirkan al-'agdain fil “agd sebagai jual beli bersyarat. Misalnya, jika 
seseorang berkata kepada orang lain, “Saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian, akan 
tetapi engkau harus menikahkan putramu dengan putriku.” Muamalat semacam ini menyebabkan 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2679 ) 


tidak jelasnya harga. 


Ketiga, al-“agdain fil “agd adalah memasukkan transaksi kedua ke dalam transaksi pertama yang 
belum selesai. Misalnya, jika seseorang memesan barang dalam jangka waktu satu bulan, dengan 
harga yang telah ditentukan. Ketika tempo masa telah tiba, pihak yang dipesan meminta kembali 
barangnya dengan berkata kepada pemesan, “Juallah barang yang seharusnya saya berikan 
kepada anda dengan harga sekian, tapi jangkanya ditambah dua bulan.” Jual beli semacam ini 
adalah fasid, sebab agad yang kedua telah masuk pada agad yang pertama. Demikianlah. 


Para ahli fikih sering mengkaji transaksi multi level marketing (MLM) yang saat ini semakin 
beragam model melalui perspektifal-'agdain fil “agd ini, yakni adanya dua akad dalam satu 
transaksi. 


Paling tidak MLM bisa diklasifikasikan kedalam tiga model: Pertama, MLM yang membuka 
pendaftaran member (posisi) dimana member tersebut harus membayar sejumlah uang sembari 
membeli produk. Pada waktu yang sama juga, dia menjadi referee atau makelar bagi perusahaan 
dengan cara merekrut orang, karena ia akan mendapatkan "nilai lebih" jika berhasil merekrut 
orang lain menjadi member dan membeli produk. Maka praktek MLM seperti ini jelas termasuk 
dalam kategori al-'agdain fil “agd. Sebab, dalam hal ini orang tersebut telah melakukan transaksi 
jual-beli dengan pemakelaran (samsarah) secara bersama-sama dalam satu akad. 


Kedua, ada MLM yang membuka pendaftaran member, tanpa harus membeli produk meski untuk 
keperluan itu orang tersebut tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi 
member. Pada waktu yang sama membership (keanggotaan) tersebut mempunyai dampak 
diperolehnya bonus (poin), baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun dari 
jaringan di bawahnya. Maka praktek ini juga termasuk dalam kategori al-'agdain fil “agd, yakni 
akad membership dan akadsamsarah (pemakelaran). 


Membership tersebut merupakan bentuk akad, yang mempunyai dampak tertentu, yakni ketika 
pada suatu hari dia membeli produk dia akan mendapatkan bonus langsung. Pada saat yang 
sama, ketentuan dalam membership tadi menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan 
bonus, jika jaringan di bawahnya aktif, meski pada awalnya belum. Bahkan ia akan mendapat poin 
karena ia telah mensponsori orang lain untuk menjadi member. 


Ketiga, MLM tersebut membuka membership tanpa disertai ketentuan harus membeli produk, 
maka akad membership seperti ini justru merupakan akad yang tidak dilakukan terhadap salah 
satu dari dua perkara, zat dan jasa. Tetapi, akad untuk mendapad jaminan menerima bonus, jika 
di kemudian hari membeli barang. 


Ini sangat berbeda dengan orang yang membeli produk dalam jumlah tertentu, kemudian 
mendapatkan bonus langsung berupa kartu diskon yang bisa digunakan sebagai alat untuk 
mendapatkan diskon dalam pembelian selanjutnya. Sebab, dia mendapatkan kartu diskon bukan 
karena akad untuk mendapatkan jaminan, tetapi akad jual beli terhadap barang. Dari akad jual beli 
itulah, dia baru mendapatkan bonus. Dalam MLM model ketiga ini pihak-pihak terkait sebenarnya 
tidak melakukan transaksi apa-apa, hanya melakukan semacam permainan bisnis yang mirip 
sekali dengan perjudian.(A Khoirul Anam). 


Multi Level Marketing adalah sebuah sistem penjualan yang belum pernah dikenal sebelumnya di 
dunia Islam. Leiteratur figih klasik tentu tidak memuat hal seperti MLM itu. Sebab MLM ini 
memang sebuah fenomena yang baru dalam dunia marketing. 


Hukum Mengikuiti Bisnis MLM 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2680 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Karena MLM itu masuk dalam bab Muamalat, maka pada dasarnya hukumnya mubah atau boleh. 
Merujuk kepada kaidah bahwa Al-Aslu fil Asy-yai Al-lbahah. Hukum segala sesuatu itu pada 
asalnya adalah boleh. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam masalah muamalat. Sampai nanti 
ada hal-hal yang ternyata dilarang atau diharamkan dalam syariah Islam. 


Misalnya bila di dalam sebuah MLM itu ternyata terdapat indikasi riba, misalnya dalam memutar 
dana yang terkumpul. Atau ada indikasi terjadinya gharar atau penipuan baik kepada down line 
ataupun kepada upline. Atau mungkin juga terjadi dharar yaitu hal-hal yang membahayakan, 
merugikan atau menzhalimi pihak lain, entah dengan mencelakakan dan menyusahkan. Dan tidak 
tertutup kemungkinan ternyata ada unsur jahalah atau ketidak-transparanan dalam sistem dan 
aturan. Atau juga perdebatan sebagian kalangan tentang haramnya samsarah ala samsarah. 


Sehingga kita tidak bisa terburu-buru memvonis bahwa bisnis MLM itu halal atau haram, sebelum 
kita teliti dan bedah dulu “isi perut'nya dengan pisau analisa syariah yang tajam dan terpercaya . 


Teliti Dan Ketahui Dengan Pasti 


Maka jauh sebelum anda memutuskan untuk bergabung dengan sebuah MLM tertentu, pastikan 
bahwa di dalamnya tidak ada ke-4 hal tersebut, yang akan membuat anda jauth ke dalam hal yang 
diharamkan Allah SWT. Carilah keterangan dan perdalam terlebih dahulu wawasan dan 
pengetahuan anda atas sebuah tawaran ikut dalam MLM, jangan terlalu terburu-buru tergiur 
dengan tawaran cepat kaya dan seterusnya. 


Sebaiknya anda harus yakin terlebih dahulu bahwa produk yang ditawarkan jelas kehalalannya, 
baik zatnya maupun metodenya. Karena anggota bukan hanya konsumen barang tersebut tetapi 
juga memasarkan kepada yang lainnya. Sehingga dia harus tahu status barang tersebut dan 
bertanggung-jawab kepada konsumen lainnya. 


Legalisasi Syariah 


Alangkah baiknya bila seorang muslim menjalankan MLM yang sudah ada legalisasi syariahnya. 
Yaitu perusahaan MLM yang tidak sekedar mencantumkan label dewan syariah, melainkan yang 
fungsi dewan syariahnya itu benar-benar berjalan. Sehingga syariah bukan berhenti pada label 
tanpa arti. Artinya, kalau kita datangi kantornya, maka ustaz yang mengerti masalah syariahnya itu 
ada dan siap menjelaskan letak halal dan haramnya. 


Kepada pengawas syariah itu anda berhak menanyakan dasar pandangan kehalalan produk dan 
sistem MLM itu. Mintalah kepadanya dalil atau hasil kajian syariah yang lengkap untuk anda 
pelajari dan bandingkan dengan para ulama yang juga ahli dibidangnya. Itulah fungsi dewan 
pengawas syariah pada sebuah perusahaan MLM. Jadi jangan terlalu mudah dulu untuk 
mengatakan bebas masalah sebelum anda yakin dan tahu persis bagaimana dewan syariah di 
perusahaan itu memastikan kehalalannya. 


Hindari Produk Musuh Islam 


Seorang muslim sebaiknya menghindari diri dari menjalankan perusahaan yang memusuhi Islam 
baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bukna tidak mungkin ternyata perusahaan 
induknya malah menjadi donatur musuh Islam dan keuntungannya bisinis ini malah digunakan 
untuk MEMBUNUH saudara kita di belahan bumi lainnya. 


Meski pada dasarnya kita boleh bermumalah dengan non muslim, selama mereka mau 
bekerjasama yang menguntungkan dan juga tidak memerangi umat Islam. Tetapi memasarkan 
produk musuh Islam di masa kini sama saja dengan berinfag kepada musuh kita untuk membeli 
peluru yang merobek jantung umat Islam. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2681 


Jangan Sampai Berdusta 


Hal yang paling rawan dalam pemasaran gaya MLM ini adalah dinding yang teramat tipis antara 
kejujuran dan dengan dusta. Biasanya, orang-orang yang diprospek itu dijejali dengan beragam 
mimpi untuk jadi milyuner dalam waktu singkat, atau bisa punya rumah real estate, mobil built-up 
mahal, apartemen mewah, kapal pesiar dan ribuan mimpi lainnya. 


Dengan rumus hitung-hitungan yang dibuat seperti masuk akal, akhirnya banyak yang terbuai dan 
meninggalkan profesi sejatinya atau yang kita kenal dengan istilah 'pensiun dini'. Apalagi bila 
objeknya itu orang miskin yang hidupnya senin kamis, maka semakin menjadilah mimpi di siang 
bolong itu, persis dengan mimpi menjadi tokoh-tokoh dalam dunia sinetron TV yang tidak pernah 
menjadi kenyataan. 


Dan simbol-simbol kekayaan seperti memakai jas dan dasi, pertemuan di gedung mewah atau 
kemana-mana naik mobil seringkali menjadi jurus pemasaran. Dan sebagai upaya pencitraan diri 
bahwa seorang distributor itu sudah makmur sering terasa dipaksakan. Bahkan istilah yang 
digunakan pun bukan sales, tetapi manager atau general manager atau istilah-istilah keren lain 
yang punya citra bahwa dirinya adalah orang penting di dalam perusahaan mewah kelas 
international. Padahal -misalnya- ujung-ujungnya hanya jualan obat. 


Kami tidak mengatakan bahwa trik ini haram, tetapi cenderung terasa mengawang-awang yang 
bila masyarakat awam kurang luas wawasannya, bisa tertipu. 


Hati-hati Dengan Mengeksploitir Dalil 


Yang harus diperhatikan pula adalah penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya untuk 
melegalkan MLM. Seperti sering kita dengar banyak orang yang membuat keterangan yang 
kurang tepat. 


Misalnya bahwa Rasulullah SAW itu profesinya adalah pedagang . Yang benar adalah beliau 
memang pernah berdagang dan ketika masih kecil memang pernah diajak berdagang. Dan itu 
terjadi jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Namun setelah menjadi 
nabi, beliau tidak lagi menjadi pedagang. Pemasukan (ma'isyah) beliau adalah dari harta 
rampasan perang / ghanimah, bukan dari hasil jualan atau menawarkan barang dagangan, juga 
bukan dengan sistem MLM. 


Lagi pula kalaulah sebelum jadi nabi beliau pernah berdagang, jelas-jelas sistemnya bukan MLM. 
Dan Khadidjah ra itulah buknalah Up-linenya sebagaimana Maisarah juga bukan downline-nya. 


Jadi jangan mentang-mentang yang diprospek itu umat Islam, atau ustaz yang punya banyak 
jamaah, atau tokoh yang berpengaruh, lalu dengan enak kita tancap gas tanpa memeriksa 
kembali dalil yang kita gunakan. 


Terkait dengan itu, ada juga yang berdalih bahwa sistem MLM merupakan sunnah nabi. Mereka 
mengandaikannya dengan dakwah berantai / berjenjang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 
masa itu. 


Padahal apa yang dilakukan beliau itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa sistem penjualan berjenjang 
itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebab ketika melakukan dakwah berjenjang itu, Rasulullah 
SAW tidak sedang berdagang dengan memberi barang /jasa dan mendapatkan imbalan materi. 
Jadi tidak ada transaksi muamalat perdangan dalam dakwah berjenjang beliau. Kalau pun ada 
reward, maka itu adalah pahala dari Allah SWT yang punya pahala tak ada habisnya, bukan 
berbentuk uang pembelian. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2682 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jangan Sampai Kehilangan Kreatifitas Dan Produktifitas 


MLM itu memang sering menjanjikan orang menjadi kaya mendadak, sehingga bisa menyedot 
keinginan dari sejumlah orang dengan sangat besar. Dan karena menggunakan sistem jaringan, 
memang dalam waktu singkat bisa terkumpul sejumlah orang yang siap menjual rupa-rupa produk. 
Harus diperhatikan bahwa bila semua orang akan dimasukkan ke dalam jaringan MLM yang pada 
hakikatnya menjadi sales menjualkan produk sebuah industri, maka jangan sampai jiwa kreatifitas 
dan produktifitas ummat menjadi loyo dan mati. Sebab di belakang sistem MLM itu sebenarnya 
adalah industri yang mengeluarkan produk secara massal. 


Padahal umat ini butuh orang-orang yang mampu berkreasi, mencipta, melakukan aktifitas seni, 
menemukan hal-hal baru, mendidik, memberikan pelayanan kepada ummat dan pekerjaan 
pekerjaan mulia lainnya. Kalau semua potensi umat ini tersedot ke dalam bisnis pemasaran, maka 
matilah kreatifitas umat dan mereka hanya sibuk di satu bidang saja yaitu : BERJUALAN 
produk sebuah industri. 


Etika Penawaran 


Salah satu hal yang paling 'mengganggu' dari sistem pemasaran langsung adalah metode 
pendekatan penawarannya itu sendiri. Karena memang disitulah ujung tombak dari sistem 
penjualan langsung dan sekaligus juga disitulah titik yang menimbulkan masalah. 


Biasanya para distibutor selalu dipompakan semangat untuk mencari calon pembeli. Istilah yang 
sering digunakan adalah prospek. Sering hal itu dilakukan dengan tidak pandang bulu dan 
suasana. Misalnya seorang teman lama yang sudah sekian tahun tidak pernah berjumpa, tiba-tiba 
menghubungi dan berusaha mengakrabi sambil memubuka pembicaraan masa lalu yang 
sedemikian mesra. Kemudian melangkah kepada janji bertemu. Tapi begitu sudah bertemu, ujung- 
ujungnya menawarkan suatu produk yang pada dasarnya tidak terlalu dibutuhkan. 


Hanya saja karena kawan lama, tidak enak juga bila tidak membeli. Karena si teman ini 
menghujaninya dengan sekian banyak argumen mulai dari kualitas produk yang terkadang sangat 
fantastis, termasuk peluang berbisnis di MLM tersebut yang intinya mau tidak mau harus beli dan 
jadi anggota. Pada saat mewarkan dengan sejuta argumen inilah seorang distributor bisa 
bermasalah. 


Atau suasana yang penting menjadi terganggu karena adanya penawaran MLM. Sehingga 
pengajian berubah menjadi ajang bisnis. Juga rapat, kelas, perkuliahan, dan banyak suasana dan 
kesempatan penting berubah jadi "pasar. Tentu ini akan terasa mengganggu. Just. sarwat). 
Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/503539349668878/ 


2246. HUKUM BERPROFESI SEBAGAI PELAWAK 


PERTANYAAN : 
Sadrawi Oke 


Membuat orang bahagia kan dapat pahala...itulah jawaban para komedian tentang 
lawakan'y...maaf jadi sebenar'y apa cih hukum melawak itu??.. 


JAWABAN : 
1. Alhabasyi Ahmad 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2683 


Nih dari Sunan Abu Dawud (bukan sunan kali jaga) : 
dya: lg dala Al ale AI Jay Kg JB dad Ui ata IE ST Up AP UE WI CAD ph Up Pakan Ui 
dan Jay Urai Inah SIS Lah AU Jaa" 
2. Ani Fah 
Tambahan dari Bang Sunde Pati : 
— Ip tj ain JS OLI era AI Sl ST hole ALI Jani 4 Ata yi Al op AAS andil Gd Slaaal 
Ol. Lis OK 9 4 oke3 4 Neni 4 dd # lea 4 o jlas 4 ASIN 4 as 4 4 S6 Hibial 4 25 Ugal Pa ta Jas 
SUS anak Ol opal Bpk Ra ,£ kaan jp Ws el ata YI yh SlibesnYI US JG ana Ol 
Dan hasil dari berbagai macam ibarah itu diunggulkan bahwa setiap akad,kerjaan atau ucapan 
yang mnunjukkan pada meremehkan atau mengabaikan pada Alloh,atau kitab2nya,atau nabi2nya, 
atau malaikatnya atau syiar2nya,atau guru2 yang berjuang diagamanya atu hukum2nya,atau janji 
atu ancamannya maka hukumnya kufur jika yang mngucapkan tadi punya niat mengabaikan atau 


meremeh,,atau kena hukum maksiat yang sangat haram jika tidak punya niat meremeh atau 
mengabaikan. hal 57. 


Jadi menurut femahamanku melawak boleh asal tidak menyangkut-nyangkut agama yang 
dianggap meremeh,entah sengaja dan punya maksud atau tidak. 


Fathu Bari 12/157 : 
anon oya TA) Klo VI JA bd JB ella Wih AI Jgn NE JB Ba gi aan oa Aing SA CA Ay 
S3 ye Jas! oya dab Ul dala Raglaka gl BL AN dah La da0 cd OT Lagian adil tega Kan) Ie JL Yy dad) let cal 
TA YA SUS oya peking INA CI, Rekgh bagian AAA Sl akal 3 yag Jl Tr Je c0M1 laga G Kill) Ale 
Hasian yg Aini jay Hell adi adi Jia kouban Solo Ob 
Atturmudzi telah menerbitkan dan menganggap hadis hasan dari hadisnya abu hurairoh berkata, 
para sahabat bertanya wahai Rosululloh engkau telah membelai kami,Nabi menjawab sungguh 


aku tidak berbicara kecuali benar,dan Atturmudzi juga menterbitkan dan meninggikan dari hadis 
ibnu abbas jangan kamu melewati saudaramu dan bergurau padanya ,..alhadis... 


adapun perkumpulan diantara keduanya adalah bahwa yang dilarang itu sesuatu yang berlebihan 
atau ketekunan pada sesuatu itu dari sesuatu yang sibuk yang bisa jauh dari dzikir pada Alloh dan 
tafakkur dalam masalah penting dalam agama,dan kebanyakan itu ditakwil pada kerasnya hati, 
menyakitkan,jatuhnya gengsi dan kerapu,dan apabila bisa selamat dari hal2 tersebut maka boleh 
bahkan jika mencocoki kemaslahatan sperti mengobati hatinya orang yang diajak bicara dan 
berbuat lucu/humor padanya maka hukumnya sunnah . 


3. Rampak Naung 
Syarah An nawawi Shohih Muslim 14/106 


UE md Lah CIA Je 
Bergurau boleh salama tidak dosa. Fathu Bari 12/157 
J3 ea BI MS Hb ja Ang Ale AI duo dil Ulnatyy td pa FIM Ana Ol Jalal ya lal JG 


Imam Al ghozali berkata " Termasuk kesalahan Bergurau/melawak di buat pekerjaan, dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berpedoman bawasanya Rosululloh bergurau, maka ia seperti berputa beseta ingin dipusarannya. 
Masih di kitab yang sama : 


tgl ya ah «Lim Y! dai Y cb JB cuss On) S Jml J6 Ju eh E) Cg ya diam 9 Sia CA 389 
Cd KA Ill JE Yp deh) Gulas pl 

Menjami'kan dua hadits : 
Il Ta Say cri laga G Key BI S3 2 Jd oya db dale Raga jl BL Ab La ds Gagal Ol Lain lh 
Hedi J3 —aslei Ja koelan Sop ob Ta 5 Ha) S3 esai ag SI, UE, asal Lb yia 9 JG 9 sda Ya Adi 8 pd 
—etamh Pn dim! Ga 9 
Adapun megumpulan diantara keda hadits, adalah bahwa yang dilarang itu sesuatu yang 
berlebihan atau ketekunan pada sesuatu itu ( bergurau), Karena bisa menyibukkan jauh dari dzikir 
pada Alloh dan tafakkur dalam masalah penting dalam agama,dan kebanyakan itu ditakwil pada 
kerasnya hati,menyakitkan,jatuhnya gengsi dan kerapu,dan apabila bisa selamat dari hal2 


tersebut maka boleh bahkan jika mencocoki kemaslahatan sperti mengobati hatinya orang yang 
diajak bicara dan berbuat lucu/humor padanya maka hukumnya sunnah. 


4. Fakhrur Rozy 
Semuga bisa membantu. Subulus salam, 4/2030 : 
PA Jas pi Wah MAKA Wu Al aya AI Iyo JB JG mas bi Pn 
JB) Legit AI (do Bela oi eglaa (AAS AI by Oa PA OP AN 0 HA LP) Ap alay DN nah Jai 
G3 Shy TN doyan ad Jas PA Jas aa Aa let DASI Wikan (GAN Trap #eluay Aale AI Ooo MI Iya) JG). 
PENTING 
de ALAN CLS oyale 1) le” Grade PL) Pa Ikang tagih Ioy PI CA de do LAH, 
bakat DAS yag BS Wih RSI ya GL JE PSI oa PASI Ae Ai MIE ya Pe al SI le eh SI 
Ob engan A01 Ed Yg Can Oma HL Sesuka JB Cl JS al DASI 0 Cm mad Ol (ANA Sa) 
Ba Kakan yi pekan JL YI jl elang AT alay dala Il AI ala al de PASI. 
5. Brojol Gemblung 
Sekedar pertimbangan 


357 «4 Ags Ran pai Anam Ai ja pi AA gam Ai 3 

Sa an "IU Won LSI USIA Ya 15 apl aluul Indomel apl Us ga," Is Ya 0 seanSga, "ale Ita aah Lana Lay Uuuale." Is ata 
lal, Lama AU goa AU Ilurale EK Ways. Sl, We ana Ag yaa aligl pelals R3 si FEAT Is ya Sl Tas Wuraa gila) ga ga 
SJ bel Sl 5 Lama 3," el say ISS) Ulat Go saal giaa pal s8 yel Ela Ululu J3 Jala Sad el aya sa EA IJ UMA Sal "Alah 
3sY PAT 


Sina IS Udin ay AI Uka) Ny betis ASUS Sam | An Sal SAE Jd Ulkela8 3) ye mewaga ld ja gl pay lia Snp yana 
mu mel 3G Kaa) Sh Lay Usa, 


6. Bani Slagah Al Husaini 
Nyumbang ibarat, 
LI PS ym PA PA Ie SIS UNS ob UNS la Jai sar (Sonian ME ET, 


230 - 3 Oo 0 Aa 5 An PGA 


Bon JA yA TA le Ah 2 SO Ta HO ada bana JGA Va ga Kelal Up Bah 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2685 | 


ba aa SU3 ,p DU tesis Lp 

10/225 CN ai 3 al ud 

Saking Oa pem Hilal JEI Olandiy ea, Cenlalaadi aa Epi ya AE, DAK KE ai 
dn Ga Ea 3 PEP Stan Gi Be Sh Sa bl Aa. PAP 


29 24 OA A20. 


Ud PB SA pa ad Jami Cia lal UNS Jah aya HM Anak Kal (la esa Ah 
GK Ga PASI pa gema! ll JG Jp semai ya ca Jie Ga pi Ga dai aon Jali ad Gl Aa is 


20 02 2. 9 


De ba Gl laa ASP ani na aa AU) TN doi Ce Apa Sa 
J6 BIA : JA laa Jaka Uh MENU aa U Lalhs Lt oat 2 ED Soal SSI sai 4 teeml ad 


PA BU Eh ina and AK 3 sad AP) BB ap oa 3 
Sala oU Abd sid ola Dp La Jai, biaya S3 Yah SP oya ink de IA, wa dy 


0 Tan sn Tn 3 aan ap 9 


Ba pi el ya Un ES Ya Op SA 


10/225 (gia Lx) 


2. 1. SO. Io 3 X0 43 0-0 . 290 0 


Gen ad G6 Je sad ca MAT tan Klien Sk ya BA Ga Uap yh Tlah Sp UU Ga 


a20 


- 38 3 22 000 383 


Kar Adila) pg aah sni US Je Jai Sig btn 3 Bin Ban poly Anil dl oo) my ale ola 
9/178 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/554864771203002/ 
2269. HUKUM BERPROFESI SEBAGAI TUKANG BEKAM 


PERTANYAAN : 
2 Rampak Naung 
Benarkah pekerjaan Bekam hina dan dilarang ??? Benarkah Bekam sunnah ? 
babon Apel pay pAII op 072 ai Ah TEJ Lai pedal Km) Hekay Ale AI eko JL 
JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 
Lan Siku: 


Hang Ihslos Magk5: Mala Usil ye Un je - 7 1 Ikata4 290 : 


19ET Sa cmd mal Ad ag Lay oma Ula SI Ad ey LS yah 2 lay ala pen WA iga BJ lain tts (Id Wa ola gula 
gel, Bs ma sllu an jala maa 


1961 Telah bercerita pada kami Musaddad, telah bercerita pada kami Khalid, dia adalah anak laki- 
laki "Abdullah, telah bercerita pada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibni 'Abbas ra. Berkata : Nabi 
saw. telah melakukan bekam dan beliau memberi (upah) pada orang yang telah membekamNya, 
andai itu haram maka beliau tidak akan memberinya (upah). 
Ad ISSN Unlale do So Usala Sel IYSE5 y gey say Wala gl» Yana Sara Ilsaala « 5Yan ya ISA Yu ay 3Y ob, Ibas « 
EX WLasig 9) 20) PM (Ben « 
SJ & yaa SA 3 “ mai Lema) 1 BD —, ls) A8 Ka (G glelaagl EN, Wala mugel (G Sau Kswag 9) 3 JA ly aga 
pg UM sig op lia Iko UM colt gaul latiap Tn Wanto tap Bg: J9 oma Joged. og IAl 6 gamlo, ganlgl 
AS Malu Wis &5 bag ag LE ja soale K8) AN ana NSual « giat ra SL ya Ya2k3 gal, Was. 9g Ki aa lal L SG 
As ay) Ul y gilana Alia Yaman lu alan 000 al Y ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2686 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Slecent Alhose 
Pekerjaan bekam / cantuk makruh. 


Bembil KmaS 02 Jan pekan dal AI Calon MY gay Jt) IA 9 AAS enlemll 3 AE pa em AJI H0 (AS) 
21404 crdUel! Hilel dino Seka IN) Aon2nn0 3 Ol Ul otg) Lomdli dilel, Uli) danlel JEy dis pi 


2 Sunde Pati 
Bagi orang yang merdeka dimakruhkan berprofesi jadi tukang cantuk bekam 


F3 SSI IL II 2 CG WN al 
-30 Ya (Tn 0 aa -— a20... 9 3 .— 3 - M2 Ie 2 002 3IS 5 0 B0 3 0. 33 0 3-0, 
Lagin JS ya gel aga Jl JAS Karena palet ya jilar Kan Sy Ie) AS j3 Sa Gal Pemali Kan Pali 0,4) 
5 op Jt play tea Le eU Or 2d ee da BN sa Hau Jd, PLN AS 


an... 


ho. 2-0 - Loco. ad Oo. 3-9... 9 Pa Lane Dae Ia 5 200 G9 
Da Sa er na OA, din 9 Sha, ep 9 Ole cl ly) Domoli dilel, Jis) knabi JUy M2 A3 pln 
8... - 9 he - 2 0. YA 9 


ad z9 ag 2. 9 3 o o- 09 01 0 LO... 0-3 
Abmodl dasiy plang dal ALI dan AN Iyan 3 Ai Lae Gaal YP eta pe La pall YP el Ane IE Ob 3el2 pl 
Ag Jana La JS ga Uap Helm dig Audy Kasi Mambo Ad alas Al Jln J3 dah Alam | Ul OS j3 AG pl 
Ta i Ke 2 A 2 Ka ena Pa Lo. 3... 


kali 3 yalota 
Soy — SI ey (157 343) 


obi Ang Mai $$ PEN Jali, pd AS JA, (is Laba 4 YEL Lu ya San 
Gas Al abah Mb at om ea ne mna aa 
Da BI 93 (Lado dl okay 2 sb : asal IU SAI Jeda td Sandi Hewan Las 


- 


Fx Dana dn lom Kan FO - felay ale dit So) 2 pn If aa yaa Ry ie Aa Nala, edi 


he Be 0,90 Ie 


Udan DS Ade 03) 0 tlh Akta Ul Cagasa CIKN ai Ta 
at gta madani - (okay ade ad! Lo) - pn of ala ale IE Sean adl Lan UUS de JIN, 
3 2 Alona . 


38. 20 gp Ie 9 0. Aga aaga Lae. 00. 30 a 8. 3 22... yg L 02 Para 
8. 0-53 Loe 48. - 0.» 3 IN Nan, ana Nana PS Pergi LS 
lela pu JS de akad «aga IS Bi oa KET deeh OS) 1 ale JB. 


o-- 4G @- ce 330 -A- 2490 3. 0. Ag, 20 


-dg. 0 La. 8. -. @.. o -. 0 a 
At feb ale Koh - GA Senat Lal clan de dada pa Oka Jean pa Jet ala JAN nga 
kat jga Je do la 


Pan 
Ie 20 2. . 0. 3g 3-0 


SIS Kh 3 Uh — Ae Ale loh — Ad Jaa Kar AI JG Meat Kab pl aman li Id 
Sa Ia — Kelaay ala dh deh — ea asal La Hy eU lo Bahar La: 


2. ko. aa en Ngk 


Oleo dah AB 


IL padi Kan ye jai Coy JLo dab (de Hilia olasl LO 3 Lunas 
-- 0 dag 3-8. -0. 00. 4g Sa a 43 3. 23 Pa -. P1 PE PIPE NA 0 8 S0... 9. Da 8. 
Ip Saly 3 Anya — fog Ade ADI loh — WI Jgany Joniang Uy Alang A2 jai ganas UUS jlaa OS Tab Ul Of: GW, 


OA UB «Kia Den Juan Ala HK Ud) Ji Mil, — felay ade dit So) 5 Jay pa2 Ha Je AI 
d3 Adi PG Lg sil Je Jade JI Ga ranetaa 
Kimi IA oaiga OS Lag ea IS) A5 Kam Se OLS aki Ul IL AI Bapa «Kets aj Kali IU, 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2687 


gg 0 te 2.0. - 28. o-. 30 @ B8 S0... o- 0 Pad 9 . 0 9. - & 0.9 20 
Oly 1 Nae Uye V1 — Lely la AI alot — ABI Spay JB A83 6 Gel As hal! Ilbesl aya Ad US ja Ata 
gate Ui ALS ae es una Peta JS 

3. g 03 5 Ia - pes 4 


SA 2 BU SA Jgn SA lal Of ab Ta pemain 3 lah ale al Jloh — di ye Madi LG 


Ang Ga AJ Gam (267 53 AN 155 SD jae men apel Oya Ain Uas yani Up 3 Ji JG LS: 
Ai ni AE yah PA Dg PU de Jaa « (267 : NN PANAA Of dj dah end 
Tah Id Ka Te Oh en JA le CU Jia UU Aa IG MA can 

JA de pu 

? Nabilah Az-Zahrah 

2278 Jae AN Hair HIU Lagi DI Go yo gal OP Aa 00 yg ui Win Uh Lin Jelang in — 

ol adl desi, ang ala Aly. 

2279 ale II oa il meri HIU Lage AI Go) ye ol GP TAKE 00 ML GP Ma) Op Aaja Wan Dika Ur — 
dam Lal be j3 corprt Ambil dasly alay. 

2280 play dake A Ula (gal OS) Hai dan Co Lil Tenan SB jae Gr AP GP Jaa Wil pai l Wilo — 
asal Ba aa 23 ap. 

AI deng ya ajy Kapal pln Jasly plug Aale Oleo (ai mail Gale al Lauk Ab dya (ae ola ey ji 
Kum Aa SIG SA ola S0 Kalam d Ul OS Jap Sail & sel G paitg IA G3 Alb yag Kel | La S le JI, 

ALAN ola 3 IIS Ag lala! Halotlg Lol pe aldi tema DL JB ya de Ih jet Gaes al OS apel dal, 

ting haji! de dis nj Iolapad ta Pu yaa BUS Ah Km gd HB CenAd ISA I gomroel Jite- il Il eat eni 

om BA Jl elang aa GA) LILYU KY Gay ga US II eerg mat PU OS Ala Tami S3 ga 
ata Olga, GA le BUY j3 Lie dadi Je BY) del PL) dialah ILY AI Kya S3 Anal AH 

JW Hor d SB colg Cmbul LmS GP pkuny Aale Ah ala ai dlar dit Rene do phatasy Clillan Akal La pelit: 

SI AI ea Yo UE) pad el Of Ga oa SY LO dlbry iall Kolnty any MIL dor part Melon alel 

Jas Ad Bike lal Je lali CA 

BAYI ES IL jd JS ol apel peedil aias Unag Kena pem Kn SY Ilang Ale Cake Aj ot GA al 3 

PAI ANA oya Gak La di Gps y (alel Rel Esa G9 Iyat Jas Ie US ISI La de prjl Jab engkan Jas ds 

Jgn Clan Sik OT Bid Colonol If Rela coal Adel le 2 PI day Cal LES 3 WA Aja Glag 0m) 

OS aa And lain dedy 1 gd 21 Lag NAS aya JS Gelar Of de ea Ul ssh ad Jia OLS one Anandi 00 LE 

PURI B3 Jend ya AAS yasin AS OS II GP salam, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/565292830160196/ 


2274. PROFESI TUKANG GURAH VAGINA BOLEHKAH ? 


PERTANYAAN : 
Slecent Alhose 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2688 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hukum berprofesi sebagai gurah VAGINA ???? 


JAWABAN : 
2 Rampak Naung 


Selama tukang gurah wanita belum ada, maka boleh laki-laki menggurah vagina wanita. 
2S V3 09 TAI Bala GP Bah 3 Le FE II PAI II Ar oya Kabel J3 3 pad Sglkal PI aa 
2199 Sy Pd! elerlas BL al Il 3 Oly asal Taja MP 


2 Ghufron Bkl 


Selama tukang gurah wanita belum ada, boleh laki-laki menggurah vagina wanita. Kebolehan 


tersebut bila sudah sangat mendesak / dloruroh. : 


AI 35 all Sm Ron SS Kang UAS Ang Y OL RorE Sa Bobj OT adl Gg. JB Ol IE Agan cd 
aa eni ab Ag Tor oat AS teng 3 AA MN Boga Jalil gal Kerta dy YAA (G0 pel lor Bapak 
YANY AYI ay YEN Ot RU GIS YIYAY Gaelill Adil. Boy sal Laga mail! 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/565786956777450 


2272. MACAM-MACAM RIBA 


PERTANYAAN : 


Ni'mah Maghfiroh Buble Gumb 


Assalamu'alaikum, mohon penjelasan yang mendetail tentang macam-macam riba dan contohnya. 
Terima kasih 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Riba itu ada empat macam : 
1. Riba fadlol yaitu menjual barang ribawi (emas,perak dan makanan) dengan barang sejenis yang 


salah satunya ada yang lebih banyak seperti emas 7 gr dijual dengan emas 10 gram. 

2. Riba gordl yaitu menghutangkan sesesuatu dengan mensyaratkn manfa'at pada mugridl/org 
yang menghutangkan seperti hutang 1000 di haruskan bayar 1100. 

3. Riba yad yaitu salah satu dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah/meninggalkan 
tempat transaksi/agad sebelum menerima barangnya. 

4. Riba nasaa' yaitu mensyaratkan tempo pada salah satunya dan kontan pada yang lain seperti 


pembeli sudah menerima barang tapi penjual belum menerima harganya dan semua riba yang di 

sebut di atas ulama' sefakat semuanya batal/ harom. : 
Hd Wal Gol Ob ag by Goa pi dh Lada bejad OL G2 by ang na anda Ob Jas Up yag 
GE Sal GIS) YNA OedUI TLE| “Lake ca LS mn gall Abi G3 Jari bb jada Ob ella by yuli J3 all 
pre 


» Mbah Godek 


Idem dengan pak Ghufron Bkl, tambahan ibaroh dari kitab fathul muin : 
AE Waton Goles Ob Ag by enak ai dah La dah beta Ol GOA dang mna Al laa OL Judad Ugal yag 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2689 


Lake AL LS Lyn Abi 3 Joe bb pda Ob sllas by Gani J3 all 
Sy) km Gb V3 Ini 0) 3 GP Aa, pap DE plus ya La ya UJI GI (ala yag dy) 20 /3) crdleli Ale 
IS ep gpn Ja alat oa Jua (Is 
Lusin peoa (i (omayall Art dg) ) Alas ji Adaa OI Ol Om Bob BA Yg Jail UI nyai (El aan ob dB) 
BPN Case KANG ay Lb Opal lai pr PBS ay KPAI La Jadi yag SI (PI ng da) 
PI DUS Lap 3 SI Olgl YA Yy IV ox ya Jep LS osis Gb ,i 
ale any api Ugal alas OS parka lai Ad bd UV SSI ya Kadal asi bye PE OS Ul, 
Jian pad Ah Jd) LS ia yh kain Uya 
pat den JL ing (Pra HB UAP) onar PG (Bdg) PEN ayat (bata ob dp) 
Yen SAS aris 3d OS, 
SY US Gal pad Lah oa UI (Ro JI) 
Wani al oma ad Ja Si (Uas Ja IP) seelal! i (Pae dgy ya aya (PI Oo Ol diy) Goat 
AI gp jp (JA dgan yA aya (Sepat Ob day ) JAN yag AAL aa Op aka (oli 0) JP) 
Woles de ti (Utele AR Uji) ) EA ada cal (UAS UP) Y jl Uasie Uti ol yan (oma 
GAM ab Priuk Gi de La dah Dadi Oh YO) Aing Oral Aonl Ana Ole Jalad 7 Uu ya 424 /3) li 
Lake AL LS Ur yadl Ari 3 Jr bata Ob ella ey al lidi J3 Aid ale Wa SW ob ji 
Bi Ab Ld beta Ob UP Lay ding nyali del aa O Jas bl yag BUSI el UJI (9) 226 100) ci UM 
yA iad) laki Dp US CASN Ia ea Load Ml ga Jd! 3 Kya YAA Jaor Ul oles, JUSTIN ya ne y2 kali 
ISS. ah Ani Gd Osly mat. dan jl JI La ai eyang LS dia ya datar Sya dala Any Gm Leg e al ala OS 
Ya 
UUS Ie AL LS Uya Ari G3 Jr beta Ob sllas Ly Lala GUI Jd all ala Wal Hb Obb ly 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/566175610071918 
2332. STATUS HARTA YANG TERBAWA BANJIR 


PERTANYAAN : 

Muhajir Madad Salim 

Assalamualaikum. Baru saja daerah kami terkena banjir besar. Tambak dan persawahan semua 
tenggelam. Zaed punya tiga petak tambak. Yang dua ada isinya | udang | sedang yang satu 
kosong. Saat banjir datang, dia saksikan udangnya pada nglunjak | nglawan arus | keluar dari 
tambaknya dan masuk ke tambak sebelah. Nah, waktu hari ini banjir surut, ternyata ketiga 
tambaknya semuanya ada isinya ikan . Maklum jutaan ikan tambak pada hanyut kemana-mana. 
Zaed ini tidak nanem Bandeng, tapi tambaknya banyak Bandeng nya sekarang. Juga udang yang 
kalau dilihat ukuran | umur | nya bukan udang tanemannya. Atau itu udang dari tambak orang lain. 
Entah siapa... Sementara Umar yang punya sawah, malah sawahnya penuh terisi udang dan 
bandeng juga. Pertanyaan : BOLEHKAH ZAED dan UMAR MENGAMBIL IKAN DAN UDANG 
yangADA DI TAMBAK DAN SAWAHNYA SEBAGAI MILIK PRIBADI ATAUKAH DIANGGAP 
LUMGOTHOH, atau bagaimana ? MATUR NUWUN. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2690 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaykum salam wr wb. Namung nyumplik sak ndulit,Yai muhajir mgkn lebih paham 
jawabannya... 
IS OS della dis yel Ob Saji JI Jawi akan UAS 4 tail Jl Ja Rei ali Spm gl IU 3 aa ML Ul 
YAKA HLSYI ASIA YI 3 BE pe GS dng Loop 3 SU ya oa Ol ab Y 
2 Ghufron Bkl 
Status barang yang terbawa banjir tersebut adalah termasuk harta terlantarimalun dlo'i' bila 
pemiliknya tidak mungkin diketahui, maka harta tersebut harus dialokasikan untuk kepentingan 
umum, namun jika pemiliknya bisa diketahui maka wajib disimpan sampai pemiliknya 
mengambilnya.: 
Ad yaah Wa oil AU MA y AAS La LAS, LAI BlAd Jas # La Rata YP ya Jeng Las Gal 3 dljadl A3y 
03 SAN lada Wih mad dil Sapa joglo 3 ma dai SAS al Jak on pi Jali ML OS sya onerl) 
AS Jaa UJI aya NYI Eg IEYIY Ilga II ya Pai aka La SEL IN Jl UI Ke al Aid Jl ya 
cat Op Arida G dll Io Dor adat Geng Yg Coral ie Layang Siti Bale ASIA ian SP Ul Silall JW SW 


104 X0 JW og Sopan Gpp IL Ab yan ya 


Bila pemilik harta tersebut sudah tidak menghiraukan maka harta tersebut bisa di miliki oleh 
penemu, bahkan menurut Iman Hasan Al-Basriy bila harta tersebut tidak di ketahui pemiliknya 
maka menjadi milik penemu. : 
SA OS SL as pe Up Slot JI Jewel alan LTIS Elo Jl da abi ad Sab PI 3 aj oil Lu Ul 
YNA HSYI Fela IU yg pad Ol ba Y 
d9 Oon ya Iga mad adil Ul Ka SI le Je # IJG Oli yah Anik & Jami ALL SAI JUI 3 sll S3, 
ON YP gmail DPI AS dimuan Sy 
Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/577373652285447 


2357. HALALNYA UANG TIPS DARI HOTEL DLL UNTUK 
SOPIR 


PERTANYAAN : 

Joyo Dunyoakherat Biidznillah 

Minta penjelasan, seorang supir menerima tip dari hotel, rumah makan, toko oleh, bengkel dll. 
Dikarenakan selalu uang tip.. Maka setiap diminta mengantar ke hotel dll, sang sopir langsung 
menuju tempat yang ada tipnya. Bagaimana hukum uang tersebut ?. Trimaksh. 

NB : ini tidak ada janji kang !! Supir tau aja tempat2 yang ada uang tipnya 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Sopir menerima tip tersebut hukumnya halal karena pemberian tersebut merupakan janji. : 


AN lap adl JyiS bb Je Lele OB mal bjb Je Lalai Pola BA 3 rah WE UV bb jta Rab Gali aa V3 
olito (gali lay OS UU sed ami JI Legal Keno Of "Tak HV eluny Ade 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2691 | 


Mengenai memenuhi janji ulama' khilaf, menurut Imam Tagiyuddin Al Subkiy dari madzhab Syafi'iy 

memenuhi janji hukumnya wajib. : 
Wale Balyd AMS S3 3 Ola JSI II BNI H3 Hart al Honiana ya Jay alan sll 3 Anh slagl Ol (de Ina 
TEJ BA aa Ola 3 adi 3 MS PUS Sd Gril AI Kl ja AeL II Hrg Ill slalali ps 
YUY YP Ge zuak 


Kalau tidak ada janji maka disebut hadiah namanya, bila pemberian tersebut karena dibutuhkan 
atau bertujuan mendapatkan pahala serta adanya shighot / serah terima maka dinamakan hibah 
dan shadagoh, dan apa bila pemberian tersebut bertujuan untuk memulyakan serta dengan 
shighot maka dinamakan hibah dan hadiyah, dan bila pemberian tersebut tidak bertujuan 
mendapat pahala dan memulyakan serta dengan shighot maka dinamakan hibah saja, dan bila 
pemberian tersebut karena dibutuhkan atau bertujuan mendpatkan pahala tanpa disertai shighot 
maka dinamakan shadagoh saja, dan bila pemberian tersebut bertujuan memulyakan tanpa di 
sertai shighot maka dinamakan hadiah saja. : 
AAM y Td OS kap Ca SY) dani Ela Oly Alang Ram OLS Ahn pa Dll Uni gl ea YI Je Sa Of dil Jul, 
Oly Jai Bauo OS Ang pb oya ALI be! Je La Ol) Jatis Rn OS Ainag ALS Vy AI JAN Y SL ol, 
YAN AR On Tile A2) ya yag) ayat LINI Utad Jai Ayala OS Ayo pb oya PLS YI Jr Sl 
Wallaahu a'lam 
LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-585886211434191 


2367. BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TANAH 


PERTANYAAN : 

Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum mau parkir lagi ,jangan bosan geh. Jika pak hasan mempunyai tanah namun 
tidak sanggup menggarap dan kemudian pak amer menggarap tanah itu dengan syarat upahnya 
adalah sebgian dari hasil panen nya ? Bolehkah penyewaan seperti itu ? 


JAWABAN : 

Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Hukumnya Khilaf : Menurut @oul Mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, Imam 
Malik,Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, hukumnya tidak boleh, akan tetapi menurut Imam 
Nawawi dan Imam Ibnu Mundzir hukumnya Boleh baik benihnya dari pengelola atau dari pemilik 
tanah : 


JAS BA gor Ob Jd ola Ga GS Jb ya JAN Lea GL yana MIW GP 3 Jeli Jas yag 
OS Ol JSM Rpr oya el Bale Jigar ob P3 LI oya JII Ueia FLA Yana PI 3 Jali Jas Gang REA 
Sos Oey ena pit Al gaby My Rian pal LL pLAYI JB LS Aadali yag jlyel pas al Agen oya jus 

YU-Y/ FO Cage Lil 3 Lesi Lila Laguna JS Ionno Jd Rpr uya 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/584712271551585 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2692 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2382. SAHKAH MUAMALAH DENGAN PENJUDI ? 


PERTANYAAN : 
Much Arey Fien 


Asalamu alaikum.. maaf numpang tanya, bagaimana hukumnya kalau kita sebagai pedagang 
terima uang dari pembeli tapi uang itu diperoleh dari hasil judi.. 


JAWABAN : 
» Ulilalbab Hafas 
Wa'alaikum salaam, coba lihat ianah 2 /214 : 
Agoddl Alir Rat SI) Sila) Ara Oka pl ng II 2d Cp IE 04 10 pa — JIE (GA) 
dig “PI ya Jika Of yh OI AYI ES, 
— NE dahak IS Cal Ir ET IN AI HH 
2 Imam Tontowi 


Terjemah : Makruh mengambil sesuatu dari orang yang berpenghasilan halal dan haram, seperti 
halnya raja yang lalim.Kemakruhannya berbeda beda menurut banyak / sedikitnya barang syubhat 
yang mencampurinya, walaupun makruh namun tidak sampai haram.Terkecuali bila diyakini 
berasal dari penghasilan haram maka haram hukumnya.Sedangkan perkataan Al-Ghozali "haram 
mengambil sesuatu serta bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya berasal dari 
barang haram" adalah pendapat yang syadz. | I'anah 2 / 214 |. 


2 Ghufron Bkl 
Terima uang dari penjudi tersebut hukumnya makruh selagi pedagang tersebut tidak tau bahwa 
uang tersebut uang harom, kalau si pedagang tersebut tau bahwa uang tersebut uang harom 
maka hukumnya dan jual belinya tidak sah kecuali si pedagang tersebut membebaskan/merelakan 
maka jual belinya sah akan tetapi uang tersebut tetap harom bagi si pedagang tersebut. : 
Eat dis Ve ee ai JH LH bol, el Jd Y— Ode yya Alalrng SUS ia Ri jk SSL aa 2 Sug 
JAN Jb pati Ady Ja lb SSL aral OP AL oya Cai RAJIN G Lelah adl J3 YIN OdUb leh. Ja 
M3 JT GAB ep el jadi okay SAI adl Of SUS laa Olga la Va Val Je pl il dala pa Lauk 
Y/A ordUbll Tilel ntah JB Jo oya daa al A70 OT JI eladali 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/585786261444186 
2399. JUAL-BELI HASIL PERTAMBANGAN LIAR 


PERTANYAAN : 
Masyrifah AsSa'adah 


Assalamu alaikum...... mohon maaf nih,saya ingin bertanya kepada para santri & assaatidz di 
sini.bagai mana hukum penghasilan yang di dapat dari pekerjaan/ 


perdagangan emas yang di tambang/di beli dari pertambangan liar tak berizin. 
1. syahkah jual belinya ? 
2. halalkah hasil kasabnya ? di tunggu jawabannya,terima kasih banyak sebelum & sesudahnya. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2693 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 


Pemahaman saya dengan ta'bir di bawah ini hukum jual beli tersebut sah dan halal bila tambang 
tersebut dilakukan ditanah tak bertuan/tidak ada yang memiliki. : 


JA pisa ab BJ 0 yr Petaal ISP Arlita Labuh yal Ja adl SA sll pa oya Kadi ali Wala! Ujang OUalud! pum 
V BAU Ore 5 Lanas UI Wih AI Aa alpb Aae on (ena le Ja omi Liat 3 ALA) Juli jati JUS dai 
bat Jandly jab LUEY DI AI pdl ADLN Oolal Of LS mL Lead aa Yg Jasa Rad & Us3l Yg elob SE 
P4 ball aa Uadaa Lol OP SULE Y GL) & Usil LeeUssl PU 3S pai AL Gelas Lead CV) Olga Gel NY) 
PI Jiya JST ALA oya ya Ja ir olah La Sl Yg ad BY SA ya OUalad! J3 Jet ASLA JB aa jl rai Yy ASUS 
LA Yy bb ayal Jlitah dale CL Yg NT Ran dy oma yag Lo AKLA and og) Lah Daan oya dat ag JUL 
YAI ye goda jam Ahy MUD pasal U9 dam GA 
2 Ono SAE Lal AS ye Canad PN 3 Lado ISI Dydl Upad Go MEI By Ugal 2 ain YL Oolahi SULE (3 slgidll Jalil 
Alt PN LSI Las LE Y LS Ugale 2SataYU SALE Y Oolali PIPI maan Alit eat 3 ASI JB OUT, Ad eletala 
Amelah Al yi LSI Nia OY 3 BD gal SANA EA AS ye 2 OY Anak (oi Lana SU Upah Ina Val 
SAS OP Le jord pa SA ISI PI ON GI Le SALE Gold ena Oral g JI merah NUSA 9 Reid, AA JG, 
Lagi dolar UV Aoel ed SS mb PN is lg Uyd al ah 3 Oya KIS ed AS lk 
Yo Yaa 2 NU 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594463827243096 
2420. HUKUM GANTI RUGI BARANG 


PERTANYAAN : 
Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum mau tanya bgmana hukum nya uang pampasan/ganti rugi , bgi si pelaku dan 


yang di rugikan?Contoh.Anak tetangga memecahkan jendela rumah saya,cntoh Ig, ada yang 
nabrak motor saya? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Merusakan sesuatu yang sampai tidak bisa dimanfa'atkan lagi oleh pemiliknya maka bagi pelaku 
wajib menggantinya baik barang yang di rusak tersebut berupa harta atau berupa barang yang 
boleh dimanfa'atkan (mutagowwam) baik merusak secara langsung atau sebab melakukan 
sesuatu yang menjadi penyebab rusaknya barang tersebut, kecuali barang najis seperti khomer dll 
maka tidak wajib menggantinya karena tidak termasuk barang yang mutagowwam.Bila yang 
merusak adalah anak yang belum baligh maka tetap wajib menggantinya dari hartanya sendiri 
(atau orang tuanya) : Al-Figh Al-Islamy Wa Adillatuhu V / 740 - 745. 

Kuan Ulama! Kong Isl Olasakl Conan yg Bole da Ha gilaan Radin Ag Latin OS Ol oya tam FLA ya SNYI 
Load yh Halal Jon Alan pb oya pel BU yag Bpilaa SOSYI aka Ol og GB Ny ya8 Jenoly elus SY dil YG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2694 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SYEYU Olanp WB YLa lih! pol O 4 Of SYY OLanah MLYI ga ame Hi II Caais JS 3 Jab ASI yag 
AP 3 ep PUSYI ole Uya paka) Ale Hiltal) Reni Legit O S3 Op Led B2 JUS aa W LayAy Uning kal 
V5 peka! GG jd) pb pai pad La pi Laluna Calell OST pyar pekh jet jl 3 Sp Ole IBI Jl 
Vto-o/Vts dlsly GAY Aid Lah Ra DU Led Wp Usil lu 

Kasyifatus Saja halaman 13. 
gd gal donat ling Ca Oil! 503 ih GP Kara 03 Bitung Cam Al GP RDI GP lil Ad) lur 3 Ale Al elo JB 
KASUS Lela uya (ale Apa HL Ola Kh pal Alas ya MY Ola AB Oya HSE 3 lb SU aa, 
ye bd 
Menurut Imam Syafi'i barang yang dirusak tersebut setelah diganti akan tetap menjadi miliknya 


pemilik barang, sedangkan menurut madzhab Hanafiyah menjadi milik orang yang mengganti : Al- 
Figh Al-Islamy II / 96 dan Al-Figh Al-Islamy V / 755 


AAN II ES) Jl OLI dina paley Keran Sekai Ola!) ai atmuad Ulasalh DU panah SME Y one LI IU, 
VAT ny! 


akal SJ Sa 3 Jay Jab MAY GH KaBilI 2) LB) Uya ilanp Ang Lo pak Candil Unpad Us Reid JG 
ON Ye YI 
Bila barang yang dirusakkan berupa mitsliy / barang yang di takar atau ditimbang maka harus 
mengganti barang tersebut sesamanya atau bila tidak ditemukan sesamanya maka harus 
menggantinya dengan harganya yang paling mahal diantara waktu merusaknya dan tidak 
ditemukan sesamanya, akan tetapi bila disaat ditemukan sesamanya maka boleh menggantinya 
dengan harga barang tersebut bila kedua belah pihak sama sama ridlo. I'anah At-Tholibin III / 139 
- 140: 
AB Ye ya oeil yaa JAN A8 OP JaN ag Je OS la das Ojg gl JS 0 pam La yag din yanang 
Ol gaby BUAS Ai paka Ujang y yap, jl DS AND Jia Kang Unang PA di 0 Rail! Aset 7 3P3 
NE —Y/NYA Ondel dilel Ab or Il maa Ot ya pel eaih asik 


Nihayatul Muhtaj V / 160 : 
ot Ci ApUS.pyktn Lag OlyPS p 3 As 0 nam Lah 
Bila barang yang dirusakkan berupa mutagowwam / barang yang di hitung atau di ukur maka 


harus mengganti harganya yang termahal antara waktu merusak dan menggantinya. Wallaahu 
A'lam Bishshowaab. 


Link Diskusi 

www.fb.com/groups/piss.ktb/587046367984842/ 

2435. HUKUM PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DENGAN 
UANG 


PERTANYAAN : 
Ahmad Nashihin 
Assalamu'alaikum, tanya kang, misalnya aku punya utang pupuk urea seharga 10 RB, yang 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2695 


brsangkutan minta dibayar dengan harga barang, misalnya 3 bulan kemudian harga urea naik jadi 
15 Rb nah, aku harus bayar hutang dengan harga tersebut., apakah termasuk riba ? 


JAWABAN : 
2 Nimas 
Wa'alaykum salaam... 
Liya ily 9 aim Il DI SY Oak! Akbar luas 9 gl gagak ya 4 AAN 3 JAN o) yaraN de 
AE 3 bay Olga ya 3 gua 


Wajib bagi orang yang berhutang benda yang ada padanya (mitsli) untuk mengembalikandengan 


karena pengembalian dengan benda yang sama adalah lebih mengarah kepada haknya.Dan wajib 
mengembalikan peminjaman mitsil suroh (sama bentuknya) pada sesuatu yang dihitung dengan 
nilai yaitu hewan,pakaian dan perhiasan. | Tarsihul mustarsyidin 233 |. 


2 Ghufron Bkl 


Hutang pupuk harus dibayar dengan pupuk karena pupuk termasuk barang mitsil (yang bisa 
diganti dengan barang yang serupa). 


POS pd ad As ama Lah Aa elu jong Ah daa d Oly Waah alan SAT Of Ojg IP IS ana LE Ol m3, 

OS ai Jatah OP Iletaal Y ea cal JA 9) AAN de LyOlNA LA BM Ah pel! jer OP 9 pita B3 

SY Olakud! alba laa J4 Ko yag Ak yag dah Goat pe OP UPkASYI lak RB pala jl Uji Mad GP Me 

Y/2Y Cell Ailee Lal yag Aly Old yag pkl 3g Ie y aim dl Oi 

Akan tetapi bila orang yang menghutangkan minta dibayar dengan uang seharga pupuk yang 
dihutangnya di saat mau bayar maka hukumnya boleh. 

Pj ERDB pemda II ad Bh 3 tanya OLS in Jakata OP Jlutal Y Cam al Jala, pa de et) 

SG AN ye PI 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/09/1862-hutang-piutang-dan-pengaruh-kurs. 
LINK ASAL: 


www.fb.com/groups/piss.ktb/602676896421789 


2436. HUKUM MENGHUTANGI UANG DENGAN SYARAT 
DIKEMBALIKAN BARANG 


Oleh: Toni Imam Tontowi 
PERTANYAAN : 


Seseorang menyerahkan uang sebesar Rp 1000,- kepada orang lain dengan syarat dia harus 
memberikan padi satu kwintal kepadanya setelah panen, padahal pada saat penyerahan uang 
tersebut harga padi per kwintalnya adalah Rp 2000,- Apakah akad tersebut termasuk hutang atau 
akad pesanan serta bagaimana hukumnya ? 


JAWABAN : 


Tidak termasuk akad salam (pesanan), karena tidak menyebutkan sifat / ciri ciri padi, disamping 
tempo yang ditentukan setelah panen itu tidak maklum. Juga bukan termasuk akad gordli (hutang) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2696 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


karena benda yang dikembalikan pihak kedua tidak sama dengan benda yang diserahkan pihak 
pertama, sementara yang dimaksud hutang adalah memberikan sesuatu dengan syarat 
mengenbalikan semisalnya. Akad diatas termasuk akad yang batal dan haram sebab melakukan 
akad yang batal itu termasuk dosa kecil. 


Keterangan dari Kitab : 
- Bujairimi 'Alal Khothib III / 50 


- Hamisy I'anah At-Tholibin III / 58 
- Asybah Wannadho-ir halaman 78 
Ag Ily As MEI Mey) Aamir se 3 ag Ainan Ol) 1OJOI Bana LS) ita ad pa 3 ae (ul 2 bang 
23 Jah au Lagi ad Pa: BU ya td AA “an Aa ta Tab bls GI 
Pain at tes An Par YAN AA aga Opi, AN gr, YR 
IN ga se dik as Sena YO NA Lan VA ab Ulas Gea 4 Haa Ih ip 3 
0. ye 
ME HIS Je Take Ah OI ian dl SO JP see WS yag (PLANY GA PAN dkad 4 je 
pt SS oa US da Oi MAN OS oya R3 AT AE Laki ja — plan KAS Sma! LAN GAS ejiadl 
Ag Bakat Uda pet ind OS Sera AN PI aa — og KAI pls La call og Ala hall 
BAP SIB 2 end Hile| Fanta onall d —Al — pngen Golas cata Juni Brad, — 
25 PI Ssi JB mal ya due Ga Pte US oya Ip US Aa ska LP Temat Bae 4 aje 
Kat La en aa ya Eng AN ta AA A3 Fa ji dl Tt AA mg GI Sila ag: TA 
YVA ye Pu a31 al — Pai ATA Lai ale AI o aa & 
Sumber : @ Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo 
Kediri“Tuhfatur Rohabah 1 : 80 
2500. GAJI TKI ILEGAL HARAMKAH ? 
PERTANYAAN : 


? Blazter'n Khembalilagidgpenuhcinta Revolutioncuapcuapzelow 

Demi allah bantu saya pak uztad ada teman saya kerja dengan sistem kontrak 5 tahun sesuai 
peraturan pemerintah... namun setelah habismasa kontrak teman saya kabur dengan kata lain 
pekerja ilegal atoswasta.... trs ada orang yang bilang kalau scara ilegal atau swasta maka duitnya 
itu haram..... karena telah mlanggar peraturan sesuai dgperjanjian... mohon penjelasan haramkah 
duit yang didapat karnamereka ilegal atau swasta..... 

Maksud kerja ilegal pak atau swasta... kan Stahun dikontrak kalau kontrak harus mngikuti perturan 
karena sudah habis kontrak kabur dari pabrik jadui kerja gonta ganti karena ilegal atau swasta... 
terus ada seorang yang mngharamkan....ane minta rfernsi dalilnya..tpi ini ntr mau ktemuan ama 
ustad.... seperti mau ribut tadi... nelpon ke be rapa alim ulama tidak diangkat 

Maksudnya duit yang didapatkan haram karena tidak resmi tidak sesuai perjanjian dengan kata 
lain setelah perjanjian 5 tahun seharusnya pulang tapi tmn malah kabur bagaimana itu pak..... 
Tapi sebagian teman-teman saya semua termasuk orang-orang yang mengurus musholllia disini 
juga mngjak dalam kbaik .memakmurkan musholla.... bagaimana pak tolong penjelasan 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2697 | 


2 Ghufron Bkl 
Cara masuknya harom, sedangkan gajinya bila bekerja di sesuatu yang halal maka hukumnya 
tetap halal : 


ANN ab MIL ASASI ee 


2 sle9 yoo Jl 

Nyumbang ya...Sebagaimana mas ghufron, kalau bekerja nya halam maka uangnta juga halal. 
Sedang yang dihitung dilarang bukan kerjanya tapi keberadaannya...kasus inii berlaku 
sebagaimana jual beli saat jumatan. Akadnya sah karena seluruhnya terpenuhi, tapi dluar itu 
dihukumi haram krena waktunya yang tidak tepat yakni jumatan. Maka yang dihtung haram adalah 
keberadaannya... sebaiknya demi berkahnya rizki segera diperpanjang.... Wallahu a'lam bissowab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/590954284260717 
2520. HUKUM MENERIMA GAJI PNS 


PERTANYAAN : 


2 Ufi Ishbar Muhammad 
Assalamualaikum. Ada yang mengatakan gaji PNS itu syubhat, bagaimana hukum menerimanya ? 
Mohon referensinya dan ibarotnya. Syukron katsir 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalam. Bila pekerjaannya berupa pekerjaan halal maka gajinya halal akan tetapi 
kalau pemerintahnya zholim maka dihukum makruh bila tidak jelas bahwa gaji tersebut dari harta 
harom, kalau gaji tersebut jelas dari harta harom maka hukum gaji tersebut harom. : 


LOL NI CL Yg UAS Red lip dal SU) He, PUN OUnkadIS plang JI Oa yk ALI 0G pemdi 3 JB GNU) 
Alalung US Ain RJ LS SLa gaga SU3 VIVA oa leh ML Up El oi3 UNY LA ya Nila Of is 
Y/YE Cdi leh. Jia pp dis oa Ola Ol pai IMAN PA le Ol plg Ie eka uya 

2 Brojol Gemblung 


Wa'alaikumussalam. Gaji pegawai yang diambil dari kas negara itu tak dapat dipastikan uang 
haram atau halal, dan ulama khilaf dalam hal ini. 


Nuuls sb) 43107 : 
setel 1 abah aagy ISA pal mn ja JAN Ja an La Y amp Ao IV Sy Sp SI IYA Lagy el Wala ISI Ek Us ol 3 2 Sal 
BJ desi og Wapka ly Wasip 3) dat US j4 « Y Ilia ya «APEL IU. 


Sebagian dari cabang ga'idah ialah mu'amalah seseorang yang hartanya dominan haram, apabila 
tidak diketahui dzatiyahnya (tak bisa dibedakan mana yang haram dan yang tidak), maka 
berdasarkan gaul ashah itu tidak haram, akan tetapi ia makruh. Begitupun menerima pemberian 
dari penguasa yang apabila ditangannya dominan harta haram, sebagaimana Imam Nawawy 
menyatakan dalam Syarh al-Muhaddzab bahwa pandangan yang masyhur dalam hal itu adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2698 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


makruh, bukan haram, berbeda dengan pernyataan Imam Ghazaly (haram). 
Link kitab : http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
idfrom-79&idto-83&bk. no- 3681D- 60 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 


1g 290 ob ken TI Ing A5 yan il 
y Ju Aa SI sal, Ch PFL Hm -u ar 2 - 108: Sela, ai ar 5 
3 2. 3 


Jaa pa Y,. Bae Ha IS, past Weni UP SSI AS jne 3 pg Y,. JAN 
Ka) Si Gp Hkg al JB, eh Kabag Unyil JU lia Ap Jb pap oyal jas Jan de 
ai ag MA C Af Pb fa Vape Je ga AH la ma aa ea 

215p 138 136 13416 yah 3) Be ra WI, ang ab rn Ea TA Hana 

191 18474 Sa, LIA PL DAN, 10/74 klo, 157 | 2 WI. 


Fokusnya: 
Ie aki Jam Pal Jd ade aa Y Jaa ORI Gp Hias al JB) 


Menurut saya tinjaaan imam abu hanifah pada pekerja'annya, seperti contoh di atas jasa 
membawakan khomer tidak apa karena melihat pekerja'an membawakannya, yang mana 
dilakukan untuk selain khomer pekerja'an membawakan tidak masalah. 


2? Ku Tetap Disini 

Jika ia mengambil gaji penuh, sedangkan ia bekerja tidak penuh menurut perjanjian maka ia 
mengambil apa yang bukan hak nya. 

Adapun masalah uank negara yang berasal dari judi,pajak,riba dan lainnya tidak ada kaitan 
dengan gaji anda.Karna anda menerima disebabkan khidmat yang anda berikan. 

Jika pemerintah menghadiahk ,menyedekahkan, uank untuk anda dan anda tidak tahu uank 
tersebut asal muasalnya maka halal mengambil nya. 

Jika anda tahu asalnya dan ia dari hasil yang haram maka boleh mengambilnya, karena yang 
anda ambil adalah sedekah dan hadiah. 

Namun tidak mengambilnya lebih baik jika anda ingin berhati hati dari syubhat dan itulah warak. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/586261734729972 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/notes/270028159686666 
www.piss-ktb.com/2012/03/170-lain-lain-menjadi-pns-dengan-suap.html?m-1 


2581. RIBAKAH HUTANG DENGAN JANJI 
MENGEMBALIKAN LEBIH BANYAK ? 
PERTANYAAN : 


? Lailapretty Khushi Hai 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2699 | 


Assalamu'alaiku wr wb, mau tanya kan Ada orang Minjam duit terus janji mau ngasih lebih waktu 
mengembalikan. Terus orangnya yang meminjamkan pengin terus meminjakan karena dikasih 
lebih itu bagaimana hukumnya ?. Tolong kasih saran dan jelaskan, terima kasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaykum salam. kalau janji tersebut disebutkan dalam agad / transaksi maka hukumnya riba / 
harom, akan tetapi bila janji tersebut tidak disebut ketika agad maka hukumnya halal tapi makruh 
bila si penghutang memang mengharapkan lebih. : 


sake 3 So f3 A3 dede US Ob cin Lala 3 ay Of Mat pria il Ad by Ah Go ya pal dal al 5| 
Boris JAN SI Ady NY 1 YP el Aa Te SA Op II UI Je ALS AAL SI aa jer ie USU jl 
bob Had V3 Je Wil PU aa Calo 3 bjAdI Aaj ISI OI JS Of palang JB Of Il an SS Gajial lai pr 
OA SAY Ol teng KAYU Jadi Tebe 8 Il aa La pe al ata Umr El Ata pr bb is Jp cold NG Aiadl 3 


VI Oo gede! ami J0) SA Uma DJI dai 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
itu aturan agama bila dalam agad simpan pinjam tidak boleh dengan agad mengambil keuntungan, 
memberi syarat lebih dalam agad tapi kalau inisiatif si peminjam dan tidak disebut dalam agad 
maka itu yang justru disunahkan. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575922855763860 


2673. KETIKA CABANG POHON MENJALAR PADA 
PEKARANGAN TETANGGA 
PERTANYAAN : 


2 Sabila Love Allah-warosulullah 

Assalamuallaikum warohmatullah.. ma'af.. mau tanya : Saya punya pohon mangga yang ditanam 
pada halaman rumah. Pohon itu sangat subur dan buahnya banyak.. Cabang (pang) pohon 
tersebut masuk dalam kawasan tetangga saya dan juga masuk dalam jalan umum. 

Boleh tidak hukumnya tetangga saya itu mengambil / memetik Buah mangga saya yang sudah 
masuk dalam kawasan halaman dia ?? dan Orang umum boleh tidak mengambil / memetik 
mangga saya yang sudah masuk dalam kawasan jalan umum ?? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Tetangga dan orang umum tetap tidak boleh memetik buah pohon tersebut 
kecuali setelah mendapat izin dari pemilik pohon, karena buah-buahan yang menjalar keluar 
masih menjadi milik pemilik pohon tersebut. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 

HUKUM POHON YANG AKAR ATAU DAHANNYA MENJALAR KE PEKARANGAN ORANG 
LAIN. 

Apabila ada pohon yang akar dan batangnya menjalai kepekarangan tetangga maka akar dan 
batangnya tetap kepunyaan pemilik pohon. Dan bila dirasa mengganggu maka tetangga harus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2700 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lapor, dan atas laporan ini pemilik pohon wajib memotongnya, jika pemilik tidak mau maka pemilik 
pekarangan diperbolehkan memotongnya. 


VEY oa jaan Tatu 
Dp J3 Lemb le oleml Jaa) UU Lek le Uporlio port JM sign Jl Ueiy,e jl Spm Olesi asi J 
JEA us sad Samin Ol SBO Ienaananaaaaa PN Hb KS Ja A03 SIS Ol) Kind OLS Sl gs! 


Kalo dalam hukum negara demikian : Orang-orang yang hidup bertetangga tentulah mempunyai 
hak dan kewajiban masing-masing satu sama lain. Termasuk menyangkut dahan atau pohon yang 
mentiung / menjorok di pekarangan orang lain. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) yaitu tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang 

satu sama lain bertetanggaan . 

e Pasal 666 (2) KUHPerdata : Barangsiapa mengalami bahwa dahan-dahan pohon tetangganya 
mentiung di atas pekarangannya, berhak menuntut supaya dahan- dahan itu dipotongnya. 

e Pasal 666 (3) KUHPerdata : Apabila akar-akar pohon tetangganya tumbuh dalam tanah 
pekarangannya, maka berhaklah ia memotongnya sendiri: dahan-dahan pun bolehlah ia 
memotongnya sendiri, jika tetangga setelahsatu kali ditegur, menolak memotongnya, dan asal ia 
sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga. 


2 Ulilalbab Hafas 
Ibarot ini sudah jelas bahwa dahan tersebut milk orang yang punya pohon. Jadi buah yang masih 
ada di dahan juga nasih milik nya yang punya pohon. 


OSY4 yy Uenlas F Leby£ olmlls Jards ) DL Ugly ala Leoorlio port alel Ella slya Jl Ueiy,e jl Bad Olesi mts 
Law 


Ini ibarat yang pas banget : 
bakata OLS Ola SU ena 34 LIS pb 3 Paud Jang dg 3 
2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Jojo ali J9 Ugia SS ASASI OP AI jio3 3 pebdlg ASWI G Ana Ieole1B 1 BT Al Ie aa Lil 
SAS Gp 3 2nd! Ol, Crakmk! pan LAS y aaYI OS) 2 Aitily mail Ol Gay Merem! Bel yan Ojak Aaleo. 
—| 
Wallaahu A'lamu Bish Showaab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/570137713009041/ 

LINK TERKAIT : 

Mengambil JAMUR di tanah Orang 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/286394041383411/ 


2723. HUKUM MENYEWAKAN KENDARAAN 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH ( 2701 ) 


2 Octaviani Uswah 

Assalamualaikum, Curhat Ustadz.. Saya biasa menyewakan kendaraan seperti mobil, motor dan 
lain sebagainya. Pada suatu hari datang ke tempat saya se seorng yang tidak saya kenal 
sebelumnya, dan menyewa mobil, namun menurut sebagian temen'-teman saya, orang yang sewa 
mobil sama saya tadi, sering kali kalau menyewa kendaraan, BIASANYA dipakai untuk sesuatu 
yang dilarang oleh syare'at. Setelah mendengar keterangan dari temen saya tadi, saya menjadi 
khawatir, jangan-jangan dia nyewa mobil saya tadi, dipergunakan untuk urusan marsiat. 
PERTANYAAN : 

1. Bagaimana hukum sewa menyewa tersebut..? 

2. Bagaimana hasil (uang sewa menyewa ) tersebut...? 

3. Bagaimana hukum akad sewa menyewa tersebut..? 

Atas jawabanya, saya ucapkan Terima Kasih. Saya mohon jawabanya disertai dengan dalil / ibarot 
kitabnya. Wassalamu Alaikum. 


JAWABAN : 


» Gus Zein 
Wa'alaikum salaam 


Sol la Alaning Ode Of b Jl de OB Can) ole 3 Jantung 21ebd Bean paliy Ray pa lalan JS 1 (31 Ula 
Calo BN) EN yk et) Oya Yg 6 adil 32 DIN, Hem eadly 4 Radetl Aadly € JD eadly cd JL ni 
JB ad 9 4 etil GE 0 Kab Ka A9 JD 2S pl Ahaning dl gb Oky « Ra, Dh AlalalI asia 
mani LN Ra Yy Ul Oky 4 Alalahi ola Cap yel! IlantnY Call 35 13 Retail Oya € plg Gaya 
Aas AR II ma KA (Hala) Ga ASN ll Gg Cngi degan Ma ll gl SI MN 9 Alli 
SAY pai IP oh da € Gel LB aya dy ybA II Ay Hina Ta Il MY Tana1g C0 sP Aelinag jl 
126 2 Log jiki ata ol Lila Ra S Aa 0 Say 4 SMS 3 JEYI Kang Of open ISI datd UB JI,  olan 


Maaf langsung saya simpulkan ibarot di atas, Memang jawabanya harus ditafsil : 

1. Misalkan menyewakan mobil atao motor kepada se seorang yang dikhawatirkan akan di 
pergunakan untuk keperluan yang dilarang oleh syare at, maka akad sewa menyewanya SAH. 
ADAPUN hukumnya MAKRUH. Dan hasilnya SYUBHAT NAMUN agak ringan. 

2. Misalkan Menyewakan mobil atao motor kepada se orang yang diyakini (sudah yakin / ada 
persangkaan yang kuat yang bersandarkan atas gorinah) bahwa mobill motor tersebut akan 
dipake untuk kepentingan yang dilarang oleh Agama, maka akad sewa mnyewanya SAH. Hukum 
sewa menyewanya HARAM. Dan Hasilnya SYUBHAT yang lebih berat ke shubhatanya dari yang 
pertama. 

3. Misalkan Menyewakan mobil atao motor kepada seorang yang diyakini atao adanya 
perasangka kuat yang berdasarkan pada gorinah, bahwa mobil atao motor tersebut akan di 
pergunakan untuk keperluan yang HALAL, maka akad sewa menyewanya SAH. Hukumnya 
BOLEH. Dan hasilnya HALAL MURNI BIN ASLI. BIN TIDAK ADA CAMPURANNYA. Maaf kalau 
ada kesalahan menyimpulkan. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/631865043502974/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2702 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2861. HUKUM MAKAN DI ASRAMA / WARUNG DENGAN 
BAYAR PERBULAN (MAJEG) 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 

Di sebagian sekolah berasrama, atau pesantren, siswa diwajibkan membayar uang makan sekian 
rupiah per bulan dengan jatah makan sehari tiga kali. Realitanya kadang gak kebagian lauk, 
kadang pas pulang gak dapat jatah makan. Pertanyaannya : 

1. Termasuk Muamalah apa? 

2. Sah atau batal ? 

3. Apakah pengelola kos wajib mengembalikan uang bila siswa tidak dapat jatah karena sebab 
tertentu. 


JAWABAN : 


1. Termasuk Muamalah apa? Jawaban Khilaf : 
A. Bai' istijror 
B. Hibah tsawab.( sebagaimana hasil keputusan pp. Ploso) 
2. Sah atau batal.? Jawaban Khilaf : 
A. Mu'tamad tidak sah, karena mengadung ghoror . 
B. Sah yang dikuatkan oleh imam al ghozali. (untuk sub 1. A. Istijror, ) 
3. Apakah pengelola kos wajib mengembalikan uang bila siswa tidak dapat jatah karena sebab 
tertentu.? 
- Bila mengikuti tidak sah. Maka yang berlaku adalah ujroh mitsil. 
- Bila mengikuti sah. Tidak wajib, karena menu memang tidak dipastikan sebelumnya. 


LAMPIRAN DISKUSI DAN 'IBAROH : 


2 Brojol Gemblung 

1. Termasuk Muamalah apa ? 

2. Sah atau batal ? 

Kost Makan - ISTIJROR. 

Istijror adalah mengambil sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu. Apabila disertai dg 
mengira-ngirakan harga dalam setiap porsi pengambilan maka transaksi ini selain dari Mu'athoh 
(hukumnya sah). Dan apabila tidak demikian (tidak mengira-ngirakan harga) maka transaksi ini 
batal atas rekom Imam al-Nawawi 


SEN NY op on pa Aa 
bales Hola VI cBUbbalI SI dadh 20 JS yel pAT Ha OS | Oil Belia sus 2 dl Isl yg JL pasa YI GE) 
2 Toni Imam Tontowi 
HUKUM MAKAN DIWARUNG DENGAN BAYAR PERBULAN (MAJEG) 
Kronologi : Seseorang memberikan uang sebesar Rp 300.000,- pada orang lain dengan syarat 


orang tersebut memberi makan kepada dia selama sebulan, tiap hari tiga kali (majeg / kost 
makan). Pertanyaan : Bagaimana hukumnya transaksi tersebut : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH ( 2703 ) 


JAWAB : 

Sah, apabila diakadi dengan akad hibah bisshowab.Misalnya orang itu berkata : "Saya serahkan 
uang Rp 300.000,- ini kepada anda dengan syarat anda harus memberi makan kepada saya 
selama sebulan, tiga kali sehari" , kemudian fihak kedua menerimanya, atau , diakadi jual beli 
dengan syarat menentukan harga jatah makanan setiap hari. 

Keterangan dari Kitab : 

- Mughnil Muhtaj II / 404 - 405 

- Bughyatul Mustarsyidin halaman 124 


Dlas (andi) luka (Rona ABU) CAS Ganti Ol Uda ika Ula cela (plan CA Jepit) Uni Locus (uang j3) $ Mey 
Dan pal eri Adi Sail OP cad Jai Jj 33 MU 1O, LO JB PLS Tasad plan JUS Ten glan Aib Gaal) 
Jae) KIS IA Imah 3 JB abg ng Ak ya pal AL Ah ai Iin dad Cerah II TB (eva Je las 
LAS art mah UT Cd gan Ag S3 Rab Dl Y il oya JI Ob Olnm Lay lah Se IM 
Aan ar Sian (3) AF Sea (ad mol Ja pala NG BAN JI Uas Ra OS AN, Ill al BAYI op 
Jay Cast YUI le st ly SAI Aa Atma play Cop yall Ulidh lay Aenan pikat Alia cai (Na KAA) Cena! 
Hao et oU alel Gate Al — Anti UI Je sll La aa 


Sumber : 
Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri. 


2 Mazz Rofii 

Transaksi jual beli ISTIJROR batal scara sepakat ulama syafii apabila tsaman nya tidak ma'lum, 
tidak bisa dikira-kira saat mengambil mabe,.. tapi kalau bisa di kira2, tidak batal alias sah, bahwa 
imam ghozali masih memberi toleransi. 


Jl) SNN JE (ea Bole Ag ol La 3 (ES au JA Of ae) d3 (217 Ay Gd Al 
On r3 AS Ea dl oa Ole 

La Goay deal Bala la PM dng detak da gllan Al milad CIUSI ya Ing Dita Dee jl Ld ISU olesi Jyi Oi Lani 
oT) Land Global j4 uya Jis dimanag P3 Tah dala materi 

tml IMA Cl La yag Jasa Ika Sta bl jae Jo Gee eat LA ab sya degan mad Ol GW, 


? Fakhrur Rozy Abdul Kholig 

Pertanyaan di atas sudah Peraktek kos (istijror) jadi dinamakan akad istijror, kalau dari syafi'iyah 
praktek akad diatas tidak dibenarkan/ tidak sah alias batal, dan menurut malikiyah sah. Jadi 
menurut saya, kalau syafi'iyah menyatakan peraktek semacam pertanyaan di atas tidak sah. 
Kecuali mengikut malikiayah dan hanafiyah, maka sah karena tsamannya ma'lum dan yang 
dimakan juga ma'lum. 

Sudah jelas istijror di dalam madzhab syafi'iyah hanya ada 2 model : 

1. Sah 

2. Tidak sah. 

Lantas apa pertanyaan sesuai dengan model ke 1 atau ke 2 ? 

Tapi Iya boleh aja kalau perakteknya, santri dan pengurus menentukan menu makannya apa saja. 
Seperti ini : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2702 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Do matarlla Sa jay dam Ba Ang PA Ca ng dalan Angan All Andah Dita Dogi ad MISU Gelas £ Ll Ola YI daa Ol 


kaman 0S ad Id SM ade 


Yg Us dalan Yy Loss Ls torlaLL p Lali ya Ola dab OL 1 3 Ot ho (AAL Ai JL peta YI mad Kendal 
AS 5) pall Ob guna lir 3 KE abi ya piS Aldy LAS dalang 4 Suka Hay Analog Otak ding Ol bgi Ja Ha Obi 
bet pad OLI Sepi Ol 2 0. eladk Lea Uli Lt mad MY AI AA Gg RRI lg uya HS ae OM 

IE Id SIA dala menara (SS jay dam Gila lg PA Cp ay Aaakah da gllan dll Andukah Da Lo gl Lahu TAU 


Let TI) 


- Majmu' alal muhadzab 9/150-151 
- Mughnil muhtaj 2/4 
- Asnal matholib 2/123 


Ini solusi terbaik. Ikut malikiah : 


PAI an) SL GNI JB 5 gpu gadi Ika ASIN Raglan Ra nyali oya plan 23 Jail Ganga | dl Jis ala Ol 
SULAP Una oi Girih Aaglaa Ralar plan ya Il AB gl mag din Tah FR 3 Joran Jordi aa Ol aLY 
(6/15) 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Maka indekos itu yg paling pas adalah dg agad salam tp hrs memenuhi ketentuan 2nya, tidak ada 
yg dirugikan, tidak ada unsur penipuan dll yg sifatnya ghoror. 


Ay OI Aj Ia£ ma) 13. 
Ji Tina glab Gat plg ale Al lo di Ja EN Ga JG213 /25y irSU Teki 1 yan jl 


2... 
2. #9. - 


ata DAYA ala Bp ta le Upah Tia DG SIN da ga Pe at Un kana abal an DS Jr 


Lim all Je doyan dl Bd Lan ya) SA ga SA Ja, GAY Ka Gal Maan OS Siman (hy . 


2 Bani Slagah Al Husaini 
Meskipun tidak dikira-kkan harganya tetep sah , memandang pandangan adzhra'i, pandangan ini 


dikarnakan maklum menurut penjual dan pembelinya. 
Lihat MAUSU'AH FI@HIYYAH AL KUAWITIYAH JUZ 9 HAL 45 : 


Yg RA Va Alang Oo oa DL of: Lalai - DM Ope ia AJ pai Ga : Laila ca 


- 
20 AA - 2 Base 


SB J3. AN Ia JA CS 0 ah TA Ka SA ah SEN Yo 8g Da V4 tan 


PN 


A3 ep 0 SI Lag: PAS Ata Vga Lo AI Gi At al) ae DJ aa Ki 
die PNG aj gi HA ap ca ye BAN 4 Ti AG HAN WALA g  PALAN 
Lah. 8 30 9 383. 0 


Tan Lg Lala KS As ja DG OI cg tag ada Ji ja as - La Yg Abas ke Y Kia HJ - SA 
AI) ia NA Ga PUS UK as : SD aLSy Ia Oo Gb - 12: BEI SW Abdi bi 


- 
20 R0 A3. 3 Oo N 30 - 20 Ie 2. LA BI Lo. B4 2 012 Ie 010 Ae 


Wall | Pn Un Ai den pajang Uh Ala pa La jay Kemleng Bka Dg pl CA na Kah jl Cl). 


FOKUS lihat komentar al adzra'i yang mengerod/menyanggah pendapat imam nawawi : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2705 ) 


D2 020 @g 200 22. vg0 Bo 200 2 2. 2. - 3-0 - # Io 2. 8 -—. 2g... 8 0g -— - 
Ap aler Boal ON gadi Ika mb IAI males. MI dy ba ol S3 sad al lag H SV JB 
Sa -0. soo # Ida lo u-2 Boo 25 aga -. 9 P9 30. NN NAN 2... Canos . 
Of UIN & La ab ag Ja 6 J3 Ah — Lag Yg Bln aan Y Tila Ol — Gagal Ip 3 3 Ju. mb 3 dalan jay 
ki #0. 3. . Bee 00 — og - 9 Na 20 Ea KAS Go. 3 
Uni d Loan ed Oly cela, Jo YI Jie Lag) Laglaa Forloali Uyai j3 OS . 


Berkata adzhra'i adapun pendapat imam nawawi bahwa ini tidak dianggap mua'thah ataupun jual 
beli , pendapat ini perlu ditinjau ulang , bahkan ini dianggap jual beli , pada ghalibnya (umumnya) 
adanya kadar kira2 harga yang dibutuhkan itu maklum di antara penjual dan pembeli dikala 
pengambilan dan pemberian walaupun antara penjual dan pembeli tidak menyinggung dalam 
ucapannya 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/660703403952471 


2870. HUKUM MENGGADAIKAN LAHAN PARKIR JALAN 
RAYA 
PERTANYAAN : 


2 Aby CYaang Umie SangPnakluk 

Assalamu'alaikum para asatidz. Saya mau tanya : Bagaimana hukumnya menggadaikan hak pakai 
seperti hak pakai tempat parkir toko DLL. Tempat parkir itu cuma contoh, titik permasalahan 
bukan parkir tapi hak pakai nya apakah orang yang menggadaikan itu boleh mengambil hasil 
tempat parkir itu. Syukro jazila Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 

Tidak boleh menggadaikan manfaat, karena manfaat bisa rusak dan hilang, karena itu tidak bisa 
menjadi jaminan / penguat. Contoh, bila menggadaikan lahan parkir pingir jalan, semisal ada 
pelebaran jalan atau peraturan perda pelarangan parkir, maka pihak pengelola parkir yang 
dirugikan. 

Lihat I'anatut Thalibin, http://islamport.com/d/2/shf/1/2/191.html : 


Gusta pas Jaa DG Sales Andikl OY Upin, panas YG Andik Lil ey 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/672554412767370 


2934. HUKUM TARIF JASA PARKIR TIDAK SESUAI 
KARCIS 
PERTANYAAN : 


? Eddy Mahesaputra 

Assalamu'alaikum... Di beberapa tempat parkir umum perkotaan, tarif parkir dalam karcis tertera 
Rp.1000, tetapi kenyataannya ketika dibayar 1000, si tukang parkir ngomel-ngomel, lalu bayar nya 
2000, begitu pula jika membayar 2000 seharus nya kembali 1000, tapi kenyataan nya tidak ada 
kembalian. Pertanyaan nya ialah : Status uang 1000 itu bagaimana hukum nya, mengingat tarif 
resmi 1000, tapi suruh bayar 2000, jika saja yang memberi 2000 itu hati nya kurang ikhlas, apakah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2706 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


uang 1000 itu haram, mengingat itu bukan hak nya si tukang parkir...??? 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Uang yang seribu tersebut hukumnya harom kecuali ada kerelaan dari si pemberi. : 
Ini UI SS AI Anda UI 3 YLA 0 ya Cb ya JII JB AR Uma KJ US sb om Il del Ja 
ad 3 mail d JS V4 ASK 


000 o/r41 Ca uk 
die) dngn Yel Anda JW elo Ob Ela de JIAAG INI ya Kb aa£ ) Ola ui, 


YA ce 
ay Somad JAN, SEP LI WI ASI dada pall ya Kel CT SSI 3 VW 0m oya Ab oya Si JB A3 
Sona JPU Gali Jlaat JST ab ya. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/708055565883921/ 
2956. HUKUM MENGAMBIL BURUNG DI POHON ORANG 
PERTANYAAN : 


? Ishag Udin 
Assalamualaikum...wr wb. Bagaimana hukum ngambil burung di pohon Orang. terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Mengambil burung di pohon orang lain hukumnya tidak boleh kecuali ada izin dari pemilik pohon 
atau ada indikasi kuat pemiliknya merelakannya : 


(INAY Ines) yna Unila : 

A3 YP SK YEN PI Klep onby Jepan Ade | jin jl y key jaS ALA G Ao S3 J3 

Lgad Jd Hii pelisal jd La IA ya 9 ASULA odol ISI SU MSI adu odol opal kd 01 ya da GE ygd SUK Y WS La 3 
Ye, 


SNN SI se: 
Ala palet oat Al Agri JS ya PI Ala JI jer Ja dai 1 Jia : 
ab de AE Usah Aang IIS 3 SIS bal Rela OLI yo a03 la yo yae pb dil ea de Jo SAI Si 1 Ole 
D8 Yy Silaban Jb SI Ob Of adela jlor Ala cya Una Lam Sah Al memg MUW Of, 
WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/723055747717236/ 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH ( 2707 ) 


3023. HUKUM MENENTUKAN KEUNTUNGAN TERTENTU ( 
MISAL 1 JUTA ) DALAM BAGI HASIL 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum, para ustadz Mohon dalilnya. Contoh si A pinjam uang ke B 10 juta dgn tawar 
menawar dalam peruntungan. Si A berjanji memberi perhasilan 1 juta dalam satu kali transaksi 
namum si B malah minta 2 juta. Pertanyaannya : Termasuk akad apa dan sahkah akad di atas ? 
Maksudnya si A meminta agar si B berinvestasi ke si A, dengan tawaran si A akan memberikan 
penghasilannya 1 juta tiap transaksi dan si B minta 2 juta tiap transaksi, tapi saya sendiri gaktau 
selanjutnya itu jadi atau tidak investasinya. Hehe | Ahmad Beri | 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Tidak sah dan tidak boleh, karena Sangat mengandung riba, walau disepakati 1 juta, karena 
keuntungan masih belum jelas / tidak ketahui. Disaratkan dalam akad bagi hasil, kesepakatan 
keuntungan seperti 50 Y6 : 50 Y6 atau 2/3 Yo. Maka tidak sah bila ditenukan jumlah kadar tertentu 
seperti 1 juta atau 2 juta, karena kadang keuntungan ada di bawah tersebut atau lebih, dan 
merugikan atau menguntungkan salah satunya. 


Jne Wi HP JB OI Laga dh ALI AaakiS ( ad ya Lahan on Jalal MW bo tg (lal ba jata Ol SI, 
BA Ket Wol jaiad Beta ae jl Hana SUS ar) PP Tara AB SY Tenan GpbaS Uiana DASI Urai aj do 
222 en ml 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/705422289480582/ 
www.fb.com/notes/759728324049978 


3038. HUKUM MENGAMBIL KEMBALI HIBAH YANG TELAH 
DIBERIKAN 


PERTANYAAN : 


2 Ibnu Umar Alrozagi 

Assalaamualaikum, maaf ustadz yai gus yang ada di piss, mohon penjelasannya... hibah adalah 
suatu pemberian semasa hidup seseorang, baik kepada ahli waris maupun kepada orang lain, 
pertanyaanya !! kalau orang tua hibah kepada anaknya kemudian di lain waktu orang tuanya 
mengambil pemberiannya kembali, apakah itu boleh atau tidak ? kalau mau membatalkan apakah 
harus ada persetujuan dari yang diberi hibah atau tidak ? mohon penjelasan nya terima kasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam, hukumnya khilaf ulama, di antara yang membolehkan adalah keterangan 
berikut : Boleh membatalkan semuanya atau membatalkan sebagiannya dengan tujuan taswiyah / 
menyama-ratakan pemberian di antara anak-anaknya. Wallahu a'lam. 


BA Ya AalaA ILatany » pe INA: 
2 PJR As" Laga yaa Jl DAA yan geial gd gldo 38 lala pada alasan gleuay ya ge A li gal 3 Yal gan 73 38 3Lahaaellel, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2708 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SY Je llilan o ghuak3, 


Dalam kitab al mughni diterangkan, dhohir pendapat imam ahmad membolehkan kepada seorang 
bapak membatalkan hibah kepada anak-anaknya. 


Sl 33 selamanya Kepada ya ye dag RJ Jabal ee sllis x5, 

Gas Jane Opa ye IN ye EllasilASOI , 3" Kama JAM agya sa Ja" Saman pantat au galeAl NI In SNI BN 9... 15 pain 5, 

Sjllinakujila pall ya KAA 3th II Ya Jl ol) Balai Juta PERAN Ak AA Ba Tgl, BJ lay BalaA pasa LIA kal ala, 
Cplls As ls 'Ya SY Wong 3 HA Yugi alat" IA Il ay INas' "il SJ ala 3S 3 Bes smlia" say 3 yo AR IA Ya 

SAY gl Cm Dg gara lag le ADI GA ba JS Sala Ud Yg oa 9 (dana Lasiall jl) YJ: Ml TA Aa LSI Ha dlan, 
(SO ES AA Linu 94 Naga 3 Wa hb 333 2 Cellia ga, gyeli BAU Ja yaal Sae | Il lk KS ledak YS Pa) ala Nad Val Lal 
BI Ig Mari Ag SA say) IU mM Asia usa mag ya As gla" sal jas" 33 IA" tl pnad" 3 Yiglkal al gen NY 4 Rap San 
Ha Jalin ls Sal yA 3. -e LS) AY Ma ayal Analasa Palma el AY IS, ana Ira Ilam paSL Ya Jaana K8) (Pen isa 
lose Uya. 


Pandangan Ulama Asy-syafi'iyyah berkaitan hal diatas Referensi Bughiyatul Musytarsyidin Hal 177 


Gram LS Jaa yang pai Les jha, Papa ji abaho Pm LS ea YG Alas 3 ayal SAY 0 al) 
dead Por sg VI VI org ma JULI 3 gone SIN el yr PL A JEy (Jail 0 SU Ja She alas 3 
Haha Blel uya Ap DB Any SUS OS Ob caal,S YG 


Tidak wajib menyama-ratakan pemberian kepada anak baik pemberian itu berupa hibah, 
shodagoh, hadiah, wakog, atau sifatnya tabarru', namun disunahkan berlaku adil seperti 
disunahkan dalam memberi kepada ushuul (bapak, kekek dst / ibu, nenek dst) . Bahkan makruh 
hukumnya membedakan pemberian di antara anak. Segolongan ulama berkata : Haram 
membedakan pemberian,baik kepada laki-laki atau perempuan walaupun kepada cucu-cucu 
kecuali ada perbedaan kebutuhan diantara mereka,atau perbedaan dalam keutamaan,maka tidak 
makruh.Jika pemberian itu melalui akad washiyat,maka harus menunggu persetujuan ahli waris 
yang lain (jika lebih besar dari 1/3 harta). 


- Bughiyatul Mustarsyidin, Hal 178 : 


OS Ofy cowad OK sp Up AO Op (YG 4 dlam Y Ol Jia Ol dj Ana GAJI pe) bad :Nsutu) 
Aazal ds Aap pr WB dd Ade 3 3 4 dl ae Olg p II Ola dg Y oh, elus Y ts oya, 


(Faidatun) Syarat diperbolehkannya mengambil kembali atau membatalkan pemberian seorang 
bapak kepada anaknya jika : 

- tidak berkaitan dengan hak lazim/tetap 

- anak (yang menerima pemberian) bukan seorang hamba sahaya, karena harta hamba sahaya 
adalah milik sayidnya. 

- pemberian itu berupa "Ain (seperti lahan atau tempat dll) bukan berupa hutang. 

- pemberian itu belum pernah lepas dari tangan si anak, walaupun sempat lepas namun kembali 
lagi (si anak menerima pemberian dari bapak, kemudian pemberian itu digadaikan contohnya, 
kemudian dilunasi sehingga pemberian itu kembali ke tangan si anak). Dan berbeda Jika 
pemberian itu adalah hasil dari Nadzar, maka menurut kaol mu'tamad tidak boleh dibatalkan ? 
diambil kembali. 


Melihat keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan kedua : tidak 
disyaratkan bagi bapak atas izin si anak ketika membatalkan atau mengambil kembali 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2709 ) 


pemberiannya. Wallahu A'lam. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/760946860594791/ 


3127. HUKUM MEMINTA KEMBALI BARANG YANG SUDAH 
DIBERIKAN 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum 

1. Bagaimana hukum nya meminta kembali barang yang telah diberikan? Yang terkadang barang 
nya telah habis, rusak atao hilang. Deskripsi : si A memberikan barang kepada si B setelah 
beberapa bulan mereka renggang. Dan karena kesel si A meminta kembali barang yang telah 
diberikan ke B. 

2. Apakah yang seperti ini dinyatakan memakan bangkai sendri ? maaf bukan cinta ato 
keperawanan yang saya maksud adalah barang misal makanan, Uang Dan barang-barang 
semacam baju dan elektronik, bukan juga ketika tunangan tapi lebih umum seperti teman atau 
pacaran atau saudara. 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 
Wa alaikumus salaamw arohmatulloh 


Hles 1s all le yag Lapis Ab gb) pt uya Ola! aman JB jale ye Umam ya Ailyg pal lion yag Uya Halo Uk 
JW pelas y el A1 ka Al Seyany SU peka 3 dal AN ap AI Jyany AAS Ca Cab N Teng) ai Bas JUS Aas Ul 
JEY JB. (Ika Jia Bal, Fla sadari) JB AI Syany G Saga Of pai AG Alan Ronly) oa Tyas ya coil cart gl 
adas 2 nj JB (SN on Ijael, S1) 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hamid bin "Umar telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata: aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliallahu 
'anhuma berkhutbah diatas mimbar, katanya: Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian 
tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti RRawahah berkata: Aku tidak rela sampai kamu 
mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka bapakku menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: Aku memberi anakku sebuah hadiah yang 
berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya 
kepada anda, wahai Rasulullah. Beliau bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti 
ini?. Dia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Bertagwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah 
diantara anak-anak kalian. An-Nu'man berkata: Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian 
bapakku. (HR. Bukhori No. 2447 Juz 2 Halaman 914) 


a 8. - 9 - 30. 39 - 9 00. -. 9 0 & -—a. 8 -a PN) oo aa. 3 Ya 2. 0. 0-0 8. 
Iko it Ja Ol Uas II 2 Gakep ol LP La Kep Lal Wil AAN MA Ap Wi Gaal See yi Kari ae 
4 Ge n £ 4 e - 0-9. 23 8 9 2 ae 00 000 2.98... o-- @ 
3 drg AE dea HMI 2 pdl Jin US Cd JG ekay ale Ai 


Artinya : telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi menceritakan kepada 
kami, Abdul Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2710 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak memiliki contoh 
yang buruk: Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat 
muntahnya sendiri". (HR. Tirmidzi No. 1298) 


OA y daa Lah WII YI Ud gerah Alas ang Ol An Y JA JB dil pelan y Ala AI la El ye Sal ye SI Ay Ju 
“aga 


Artinya : la (Tirmidzi) berkata, "Pada bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, "Tidak halal bagi seseorang memberi suatu pemberian lalu ia mengambilnya 
kembali, kecuali orangtua, dia boleh mengambil kembali apayang telah diberikan kepada 
anaknya". (Lihat Kitab Sunan Tirmidzi Juz 3 Halaman 592). 


JAN ya elali Jat Ujang da ad Nila le (lady Tema anon Leyalon Lapis Al ol) Oa opal Lado Cgmg yel IU 
PSB ai Tm Ry Lag Upah Cena OLI Ga PP pen) CSI at Lay ya IU pdiaby las y Ale Al Goo al lou 
dee La WII NI La merah Telan Jamu Ol An Y JAV LI JEy Jp yag lain Li Ulas menodai na 
WII Ups mera Alas gang Ol dn JA JB pe y al AI Celup (adl YP JAS yi AI Ae EyAL ABI mely oa) 

TAN pan 3 


Artinya : Abu Isa (Tirmidzi) berkata, "Hadits Ibnu Abbas ini adalah hasan shahih". Para ulama dari 
sahabat nabi dan yang lainnya mengamalkan hadits ini: mereka berkata, "Orang yang memberi 
suatu pemberian kepada mahramnya (keluarga yang haram menikah dengannya), boleh 
mengambil kembali pemberian tersebut, sementara orang yang memberi suatu pemberian kepada 
orang lain yang bukan mahramnya, maka ia tidak boleh mengambil kembali pemberian tersebut. 
Demikian pula pendapat Ats-Tsauri. Asy-Syafi'i berkata, "Tidak halal bagi seseorang yang 
memberi suatu pemberian. lalu mengambilnya kembali. kecuali orangtua, dia boleh mengambil 
apa yang telah diberikan kepada anaknya." Asy-Syaffi berdalih dengan hadits Abdullah bin Umar, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak halal bagi seseorang memberikan snatu pemberian lalu 
mengambilnya kembali, kecuali orangtua. ia boleh mengambil kembali apayang telah diberikan 
kepada anaknya. (Lihat Kitab Sunan Tirmidzi Juz 3 Halaman 593). 


? Ulilalbab Hafas 
Hibbah tidak bisa diminta lagi.. kecuali hibbah dari ortu pada anak....... 


MS Oky IM Op OI ls men Ot AI PJ oa 33 51) 


? Mas Hamzah 
GIF Sri BS ad ella Lo, 
sa SA II ale Hbd ob 0 Of 3 JSI ema. 0 Ol Lala «AA lala G Lab OS Y ot Ul opal 
baal Ras Yg cad pp) DG candy dim, ale dedi, Aang ale Lada do eat key come jl 


Barang yang diberikan itu ada kalanya tidak langgeng ditangan orang yang diberi dan ada kalanya 
masih tetap ada, bagian petama, yang tidak langgeng misalnya menjadi rusak atau hilang 
kepemilikan sebab dijual atau yang lainnya sebab diwakafkan, sebab dimerdekakan, sebab di 
akadi mukatab, sebab diberikan lagi atau sebab digadaikan maka tidak boleh diminta kembali dan 
juga tidak ada ganti rugi. Wallohu a'lam bis showab. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH (27an ) 1 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/714744161881728/ 


3041. AKADNYA KONTRAKTOR 
PERTANYAAN : 


? Helmi El-Langkawi 

Assalamu'alaikum.. Saya ingin singkat saja.. Seorang kontraktor digolongkan ke dalam 'agad 
apakah dia? Dan apakah mereka para kontraktor diwajibkan mengeluarkan zakat...? kalau dalam 
akad ijarah gimana dia itu? 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 

Wa'alaikum salam, dengan kata lain adalah jasa tukang bangun.....kontruksi nasional 
sektor....cara kerja bangunan dengan sistem borongan.....kalo zakat profesi wajib maka kontraktor 
juga wajib. Kalo hemat saya lebih tepatnya masuk pada agad salam... 


XI aman X9 doll 99 G9nog0 si Ru Cg 519 wisoy del Alullg gag skull »Kal 33 (Jung 

si (lo8) all xoy loilg 12011 9 Al Sisil all bi « v8 Ols309 Als akll ano19) Jan89 Ulsub 
(0 Ly Alis gali dial bogo) A8 pkuall (USU |) boss (bil ab yaa U3 Jo) asa 0 
Naa BKK, 9 ade Ilogil $$ y9Y 49 A3 Ula! Gal ati Coy G3 alwall 
Jalil! 58 akad anon DO (0 ME W balita J Luis u8SY ul) suWl (9 ) bal al keislo Woles ls JalS 
byiullo do3l9 c3S 3 akad 1D 031 ya Labs « UB s092809 du 4S budi N ll el 3 NI» mokoll 
Jus oil JW ls YO ss dub us y sb esi (WN OI asas Ad9) V93 9 950 WI 
Usil (Sd dl cok sluso « OS bi us di (liye 0) A9 awal (UI NY Dg (9) A3 aladl a10 yowdlg 
(uuso 0) US (0) « ul umolsIl (9) 23BYI 03 lay Ll Sisi X9 leb3 ala vauld cul 1d 48 dlio 

Taoag Tail! yasy 999 (lil sis duiloi A9 akwall Abu) Si) doll 0D yo Elo Hd md all Id sll CuollS 
His sll vla AS 939 Maid 5S) dy AiuDy | ul sd9) Liodll J38 58 25550 Jail oil duiloiy all 
gl Ya 0x33 Uu Ji Mim Wigil gi V 79599 Said gl IS 1S Acgi No H3) 9d alwi 99 533 (all La 
Jlalls Jslls aialg sila Jl 99 Sg “Bokis gl Ham usu uoyg yawS diglg «dau, gl Luo 

di lls do3SUll9 LSII9 senollg Egi saloll 99 Siu9 cEsilla usg wwdlg Higi d9 B)3SSJI « yonllg, 
vol 9 Joblla s3. ubiS Egilla «25 Il ULS gl UbiS wall Hg H3 Sing BS Ul ulas, 

wc Josy UI 48 plull Silang bc oo! Dig yalbag di gsaSI 9 do gs! 9 @ Jl9 dlu! $ @SJl 9 Jalal $ 
SNXS padll saleo M3 dual 9S ul si (uc lal kail Lay 0738 SS « ul) suWll (9 ) soto Y ol 
all (VS Ul9) Linooll Jo3 58 29520 Wiko .€9 530 58 Lc 39 s9a20 4 lac9 10990 58 V599 uiSo 
ul li (3) Rana Mio S0 aga all Jal gl3 ISS sea Jl si (dso w89) sil (SS 540) 
Naa loud mlual JS A3 pku! salwi Gis! SN ISI 98 Isi 3l ic 1592 90) A9 dlm! (US 
1 2092 ul la Yao gl (LAH Bx090 2S) va (7) et ia y8 wb Usa 

gl sad (logleo wol LIS Ul) ywdlull (9) .4130 pulwill 21290 Jl doa) LSI «Jala gl J alan 
vas JS Bis gl (Hotill JB) ind yulro 99 UJI akuollg awali «SI (kak « ol) elu (9) Jd ds Jl 
pludll Jlsl s6 saia seal pisa g dawai Saya XS 433 A59 yA asa gl Sial Ju Jlall yul, 
s8 YSS Ul) wol (9) SJ pls 59 ule Jali yo Ml skull 989 Jlmall a2139 all Jlo yul» 
Us UB pulsa! ybs Sy (bol us ds 9 D6 all. 


Kalo mau di masukin ke agad ongkos UJROH... juga bisa namun bahan bangunan nya harus dari 
pihak yang punya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Toni Imam Tontowi 

Wa'alaikumsalaam. Kontraktor itu umumnya begini pak :Ini yang borongan plus matrial : Ada 
orang misalkan mau bangun rumah (A), ada kontraktor sebagai tukang bangun rumah (B).Karena 
suatu sebab A tidak bisa bangun sendiri, maka dipanggillah B untuk melaksanakan pembangunan 
rumah A. Setelah harga borongan disepakati maka A biasanya akan mendapat DP sekian persen 
sebagai tanda jadi ia membangun rumah A. 

Pembayaran selanjutnya dilakukan berdasarkan prosentase yang dicapai oleh B dalam membuat 
rumah milik A. Setelah bangunan selesai A akan membayar biasanya 95 Yo dari harga kontrak 
yang disepakati di awal akad .Yang 5 Yo akan dibayarkan mundur nanti setelah waktu yang 
ditentukan sebagai uang jaminan perawatan rumah A, jadi misalkan setelah 3 bulan bagian rumah 
A ada yang rusak maka B harus memperbaiki rumah A, dan seterusnya, sampai masa 
pemeliharaannya habis. Namun bila ternyata si B tidak mau memperbaiki / sama sekali tidak 
memperbaiki maka yang 5 96 tadi bisa dibayarkan sebagian atau bahkan tidak dibayar sama 
sekali. INI YANG BERLAKU DI MASYARAKAT KITA. 


2 Ghufron Bkl 

Bila bahan bangunannya dari pihak pemborong maka bisa masuk pada agad salam dan bisa 
dengan agad bai' fidz dzimmah / menjual barang yang masih dalam tanggungan, bila dengan agad 
salam maka pihak pembeli harus memberi uang muka di tempat agad / majlis al 'aadi : 


Of had Ii gama 3 Akal SL RAI G Aiko y union y 0 yA Cap GD nya Ora SI ami aa SAI ya GL, 
Ol AJE geaddl Tai Rab 3 gadi G3 Sial! (MS OB peka Y gt s3 adl Sirih Mis Oly Hladl jl led Ae 
BS DUS gamag 4 dala Yg AAA Yg da0 Jha YI mas Yg mba G JW Oa Uas Djati AG PAT Ad Rd 

dl man | Oly mas adi Sih Rab G3 adu aruo SI jild Gado 3 adl Ja Aa baby DP AA 3 al Bg 


Mi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/758153084207502/ 


3146. HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS LEMBAGA 
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI 
PERTANYAAN : 


? Jaelani Mas'ud 

Mau tanya, Deskripsi masalah : Untuk kelancaran KBM ( Kegiatan Belajar Mengajar) pada sebuah 
lembaga pendidikan pesantren, Pihak lembaga menyediakan berbagai macam fasilitas seperti 
computer,printe r dll. Ahmad merupakan salah satu santri dilembaga tersebut , disamping 
mesantren Ahmad juga kuliah di salah satu sekolah tinggi swasta, juga mengajar di lembaga lain 
( pesantren lain ). 

Tak jarang Ahmad menggunakan Komputer dan printer milik lembaga tempat Ia berdomisili untuk 
mengerjakan tugas Kuliyahnya dan kepentingan lembaga lain (pesantren Lain) tempat Ia 
mengajar. SOAL : Apa hukumnya tindakan Ahmad tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Tindakan Ahmad tsb tidak dibenarkan jika fasilitas tsb milik lembaga dan sudah ada 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2713 


pengkhususan kecuali hal tsb sudah kebiasaan (ada indikasi diperbolehkan secara umum) atau 
ada indikasi kerelaan dari pihak pengurus lembaga, dan jika fasilitas tsb berstatus wagof untuk 
lembaga maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan orang yang mewagofkan atau 
tradisi yang berlaku. : 


263045x.5 Soball 9 calo dl swal a29 aleiall Sa 90 Blisall AnDi 

Lil dg : uli : @luAll alebu L09n050 pl sud JS yo LSJJI aku SSI 5g» Ja asal Lou : Jis 9 
dab ola Jl sei Sus lb ae SAE 2 ul 195 209 Hiu y09n250 p Ul ag00S Wlc Jo 
SSI S3b3 8 A9 dls do Ab HNS bul asal d ss Ala yo L420 Hu SL J amy elo 
SNN sob Spin Sol UN Gito 9d 0 all 99 Sg Al ISI NI leale 33 pl Sao Lily cus ol 3 
Jbiy SAB io 3 pull 42 ya AB damai Ball Aga bo is JS ISS 9 ia 90 ya dy Al al 
Ale ISI SBlgll lo 49 dala! dala UN Wall dls dio $d plan! sisa Jos 9 Jual LSI dll 
Soygii 2524 028 Junsu Aula Biall ae) Jag lela asio lg lh ul Jag abi Al yio Ji leo 
Jab ul s agidl Juta Hd u£ Jg5p lo polos Sal bb uiy dl Ul 2 ale ya € yo Asa Sl 
dn alel yel 93 j0 loo K5 0 Ande go Rias dio Kbs Ski do SI il atu jau 
U/YYY alisall 


Menggunakan inventaris lembaga di luar jam kerja atau kepentingan pribadi diperbolehkan bila 
ada izin atau sesuai dengan 'urfi. Referensi : 


lal lang FaiK0 84? 20 silbull ol 

ASI Asi J9 asia Leale ai Backll add dalah bagio due Jl ade pd 3 L21 (doll tacll) 

pasa! gal lina JB dit 6S 2guain up Aa ASI lo lis Jualg CB pil yo Hall A3 due Jl yo 

ata Adl9 Ajo lil Jlo yo wis Cabyil al Ai dil yA) yac JB JIE UE ey sll 2 Ibuu ul ye 
so Cab 2 sd suga Batal 9 sodonall 2 “cats Cita CB S9 3 Ca yaaal 138 aio SAS Kadal Ul: 

2 La any SI (SNI Casaoy Alai) (GSM Kay UNI) sarianl SI (lg) dusall SI elsl Jls 

Jas Ig iso gl &y0u duta lo Jl iSuug Gold 3S 9 Lgi yaa gala ENI LSI Aing A8 Hoa aus, 

OS JI Jp bid 0 gl lo iyal dio J9 lol oo Jong 63 J LSI Na0 jals gl A8 gslal Iloll uc 

Past soal 39 


Kalau inventaris lembaga tersebut mukhtashoh (diperuntukkan bagi orang tertentu) maka yang 
berhak adalah orang yang diberi wewenang. Kalau ghoir mukhtashoh maka yang berhak adalah 
dengan mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau sama maka diundi. Referensi : 


Jlso3I Hd 20 0959 doll Jl 358 — 357 : 10 wakai dolodl 
yo sllasS alun Ileao yo HAL HAL dowill 4 diy ul Jlaoil So Xic pb ade usg 
Sum Id9) SJ 05 370 : 10 sub! all alisall Kugo 2 ypliall gl dole dstio agio wuokwal) Junsu 
AN mata J9) dal Axl login (LI) dio 2590 08 le 5liig (ul) Ela yo 00 dll si (ll) 
ld 5419 Laluo ladasl 4S IS! lol cwokuo US Isl soya! JB LS Isdg Jldll cw JlaS (ul 5) lada 
al 2 lela Sgiwdl JB IA 215 412 110 yo sa ulos sal os 3 al killbo pato alwalG 
5 Jluosl 999 Jlol cuy 58 & Jydojlel Ul ul» 9 ol 2216 ehlasdl d jb ISI 51 Jloll wu Jb 
dl 59544 989 Woo Jlo S JIE Ad pdl YA ud MU F5 Aya gl Ap lo s0 NG Gini) 
sabu (Jl ojlel « ul ul 55 Js3) Jl AS alel Vgd ade Lils (Jl ab 2,9 J3) kilo dio ex 
Gill ob Jati Ul elo 4 doi C5 0 389 Jladl Ly Jlol AA yo pola ella 38,3 ms ll Ia 
vas IB wrabuall gas 9d Ju 2 3S3@ll 53 mono 48 Ilisiwal Ud le Li jiall pgn! gioig Jail 
dan al A8 Handal Jlal 98 Mpu lo susi 8 UBI Yg Lb 3 629 ella lala lol 
DI Aga Had aLANI la an et BS Sian GAS ts nana Gal yaa Jl ol VI call dalah 
sec aw D1 JldiL dao 59 29 lis Il Kal RD 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/720885997934211 


3159. SYARAT PENGURUS PANTI ASUHAN 
MENGGUNAKAN UANG PANTI 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, apabila sepasang (suami istri ), seorang suami mengurus panti asuhan anak 
yatim piatu dan mengelola uang nya dari para dermawan.. apabila si suami tidak bekerja hanya 
mengurus panti. Pertanyaan : Boleh kan si suami ini mengambil dan memakai uang panti untuk 
menafkahi istri n anaknya ? 


JAWABAN : 


2 Kumbang Gurun 

Yayasan yatim piatu suatu wadah yang menampung dana untuk disalurkan kepada " anak yatim 
" pada dasar si anak yatim ini tidak memiliki harta pusaka peninggalan orang tuanya " dia hanya 
mengandal pemberian orang lain yang dikelola oleh yayasan " menggunakan jasa para 
pengurusnya ". 


Sementara yang dijelaskan dalam Al @ur'an " si anak yatim tersebut memiliki harta pusaka 
peninggalan orang tuanya " pada dasarnya si anak yatim ini bukan anak yang pakir (kaya) hanya 
belum mampu menggunakan harta dengan cara yang baik, maka orang yang mengurus anak 
yatim beserta hartanya " diperbolehkan " mengambil harta anak yatim hanya sekedarnya (hal2 
yang pokok ). Dalam hukum perbandingan " pengurus yayasan " lebih banyak jasanya , karna 
berusaha mengumpulkan dana 


2 Mas Hamzah 
Allah berfirman dalam surat an nisa' ayat 6 


B0. 0. 2, 0 8... 8.9 - 2. 9 2.9 o o- 90. #0 o o 0 40 - 0 - - Pend @- 2 5. 9 
LE SS Aa Ian Di Ul laa Uap Up pat mug Nami KALA Cin petai DI PL Iga (GP Ex AI EN 
L z 3 (J Da 0 0-- R0 ge Sh 0 0. 0 Jo. 53 tai 0 34 go. £ Da Oo... o 0-0 -—0- 

aan AG AS meala Paul all yat meal inia IL Sy mall JT id OS jay Hina 


Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut 
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 
harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di 
antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim 
itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. 
Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan 
saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 
persaksian itu). 


Yang perlu diperhatikan adalah pada firman Allah : 


40.0 02 g-0- £ -. . 90... 9 0-0 0. BG. . . 0. 
Bad JS nih OS eyang Hintanle La6 OS ag 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2715 


Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan 
harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut 
yang patut. 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


SU Ca 2 Sp db at Spa Ja il ena Pat Sal god Hg td: aga YG 
AN RA an eat LI DI sen Ba aa oa 


2.0 


Toe GG 


220. Be. o-- 49 a- a ag Ro 0 ge 22 - @ P 0 0 oa o 0. 0 Bo 4 LD B0 Lo LD 
JW plang dala AI ala AI Segan Ita Use OP 1 akar 00 4 aah P4 La Gp AS YP 4 Lyra Lildn 4 lag Ap Lia 
ANN KAN Aan OP ae PA Ia ME MD SPA TT PPN DE SEP NN TN NK AN Aan MD SIA AB Tua 3A 
PJB — IIA gi Ol ab yag Ula ia Uy ian Vj Sepat 28 lagi Jln JSM JW ea dj dl Jua 
yana Ul" all — UU ga. 


AP Oa ya aan ap daan Ha AA ae AAS ada al Ab Tg fa Jb 
Eat ya JI - Laugh Os Uady — JL oil Lai Goal Ol: Ja ng AI ea ya uh de aa: J8 aa 
Tg Ta Pe. JG. 


S0 o- 3 0. 0-20. 8 -.. Pa Na ge 
Ag path oa LA Lya ALA gal € Aluadly 2g lang » 


Ulama' ahli figih berkata : bagi pengurus anak yatim boleh memakan harta anak yatim lebih sedikit 
daripada dua perkara : 

1. ujroh mitsil/ upahnya. 

2. sekedar kebutuhannya. 


Dan ulama' figih berbeda pendapat ttg , apakah jika pengurusnya kaya maka mengembalikan 
harta anak yatim yang telah dimakannya ? 

Ini ada dua pendapat, salah satunya adalah tidak mengembalikanya karena dia memakan upah 
dari kerjanya dan sebelumnya dia adalah fagir. 

ini adalah pendapat yang benar menurut ashab syafi'i, sebab ayat tsb membolehkan memakan 
harta anak yatim tanpa menggantinya. 


Imam ahmad bekata : telah menceritakan kepada kami abdul wahhab, telah menceritakan kpd 
kami husain, dari amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya seorang lelaki 
bertanya kepada Rasululloh shollallohu alaihi wasallam : " aku tdk punya harta dan ditempatku 
ada anak yatim." 

Rasul bersabda : " makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan dan tanpa menghambur 
hamburkan ....ila akhirihi. 


- Tafsir Aurthuby : 


anang dala pda SIN masal Ig 3 SP 1 IE Ag ale ISU Inka OS yag: SS IP GRES 3 4 pelan Pn 
Boyke Ala yakip 1 alay Ban ISU Ol Jr Lele OLS IS). 


Dalam kitab shohih muslim dari 'Aisyah penjelasan tentang firman Allah : "dan barang siapa yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2716 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." aisyah berkata : " ayat ini turun 
berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurusinya, jika dia butuh maka boleh memakan 
darinya". Dalam riwayat yang lain : " boleh memakan sekedar hartanya menurut yang patut.". 
Sedangkan pendapat yang kedua yang disebutkan oleh imam ibnu katsir adalah : " 
mengembalikan harta anak yatim yang telah dimakannya, karena kebolehan memakan harta anak 
yatim tsb adalah karena hajat, maka gantinya dikembalikan , atau dalam kata lain dicatat sebagai 
hutangnya." 


oi Seat JB aay dor as Pandan pil Ja JS day pd € Roro am Lily 6 BI Ie pel JL ON jas 1 GW, 
os JB 1 JB Henian or Lil 3 4 Bean Gl 954 Isl maha Oli PS) Wa Tata al Waw 1 GAJI Yi 
yel 4 emng mama ly 4 binal Kania Ol 6 pall Ily Ws. JUN IA ya Ggmmdi ebjt l  aa Ah oo (| pal: 


218 | emas oma BP 


Bhi tea oo Kap IE IBI ya lbs Gd ye 6 PAI al Wak 1 at ya la JUL SAI Gu 
Giat! Seiktaal Ol 4 A20) Spg ISP 4 din Kdi mam OP «ll Ig Ups Il ga gadi ji. 


GA ur oe lb Gl 01 ia db ye Fe adil olah PAKA) 1 UUS Bakat al OP Gita! Gay TPL, Sluuh 
ar Kemang «Jia ala AJI ly Sa 0S Gang JB PAI ga (SA ISU 13 OS ay dj — 
SP 3 AS Ui OP AS ye akad Gaib oa Gang» WS YE CGaadl € Hlbnsally 4 dal) — wbly Jl san G3 

Bl oa JS Ju (yah Jb). 


Laid OS yag) 3 Uas ol GP 4 pmantin P4 SIA gp 4 Ola Ula 4 (ga gal Wan 4 Ola op aa Waw: JE 
OL ga op O gann) JIE 5S yng 1 JB. petai Je II TEA GP data Je La LOL ya ISL JB ( Syah JUS 
V3 BSH Iblal Sa 3. 


Ex gd sal olay 2 ola ata JST Oppa TI II en US cad jain Oo Va ISU 1 adl ale JU4 . 


Sebagian ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "ma'ruf" dalam ayat tsb adalah 
makanan yang bisa menutupi rasa laparnya dan pakaian untuk menutupi auratnya. Tapi pakaian 
di sini bukan pakaian dari katun bukan pula perhiasan. 


- Tafsit Thobay : 


Bgn Sola La yaalag 6 Anyar ay ISL Of M3 GA AN" ai OT Ju. 

M3 JB ea S3: 

JA Yg LSI! ak mal Bg Aki Of 1 JB pamlah 2 4 Inka Uye 1 JB penat Ulee 1 JB penah oa Dina Gea « 
Bag Galgy AM UI. 

OLS mala Bg al ad 1 Jap OS 2 JB malah YP 4 Bpka YP 4 Oli Uiaoe 1 JB yan Aas Uda 1 JB oli gal Wa 
Basa Salgg pb aU Sy All JH. 

0E pala P6 ka P6 Urai JB EN Ae Urai JB EL el Wae. 

ISP Salt AT La peni Ily 92 JASA Jia 1 JB Aam al Uas 2 JU pellana gy3 AI aon JL Jen op (de Wa 
DB Aamdad Vla Ala ga den OP LB 0 dal ga maka 1 JG S8 ya IU 1 Jah. oa aa oda 1 JU Sai US. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH (2717) 7 


daa Le JB Sy Ae ISS" Sg 3 AA GP Taka S4 Ole S4 MSI Wa 1 JB Ka pl Waw 
Ig ASI aed ed ML UT 3 (588 5. 


2 Ghufron Bkl 

Pengurus panti asuhan boleh mengambil bagian/ uangnya dan tidak wajib menggantinya bila 
memenuhi syarat : 

1. harus fagir 

2. tidak bisa bekerja krn kesibukannya mengurus panti asuhan tsb. 

3. kadar yang diambil harus yang paling kecilnya antara nafagoh dan upah standar/ujroh mitsil : 


it US Ul Wso Jl 0 sept ASI Ml) mal (53) | 186 100 Joncsagall Jalil mol el Ulu 
og Upin JONI Sal, dil Cncanll Ren 39 el da Git jab S1 Awi (yo: damar ltilg Ltd US US lho 
anis ob Ssh s3 gl Ul lol yuol gl 19109 9 Id SgiwAl JB 085 lo Joy do. ad mal ISI9 ali B5 
OB Kam Sip Y aul saia Uu 5 yg Git LS Y lu JS ul Ob uS2ISI9 0469 ema og Bli 

Ig 549 dnlS 599 camiSI ul ad Jp Ale3 Siian9 AS alas 40 AI MS Io Km il 33 


Als R02 yo 5S la aril Ng yd3 aula yAsuly alas Alto 4 asal anis Sal d jl ani Lolos 
Orsodl Jl AB Jo ul assllg » J3 ISS dio JENI 143 US Ul JB No ? SI saw lal 


| Jp II gatal dil 9 Gayiels da3 ol (SI3U gag V3) (38 Jlo Yo sni SSI Ha Gal & ST 
si209 Ulgi Ai 90 “Si (asasi 58 A33) X3 ca 0S Wdao Jlo Lay Rail | (ls J53) JSNI 86 cl 
ep “SI (Jl 285 € ul d33) kaul susall3 dalgill osoic! (Lia 2 S3 53) Adip Ob HE aw 533 
uls «SI SAI ade Isa Jb (all 9x03 ad Id A53) AN 2 Ha) (513 J5) Gilai3 soto SUJI de3l0 
splaIg sn 52 odgall Ily JAN Law El S0 J0 lau Asi gl II SLS Ky oto UG JI 
sa Jd Guild ASLI lola dnog CMS ISI £l 3 «SI (SS al SI lcl ds) suga € US 50 LS J3il 

Jo Go d3 la Umi as sll 23 3 YG € Ula SAI 5ALa5 Ula ale 293SAlL A9 LolaisI 
(p251215 V58) cmSII ole paiiall SI (Rupwall V38) 93803 Gilas Autis Lay 0 VALID Ul dg 03330 
uls ASI au) Y olSto LS) Ana Sal @gupgo gl Agngo bo (KY Lb ds) Jml xSI (ul 253) Zul «Si 
Iso (Jl asal J3) lab im AI 3 SSJI al NI Yo SI (Jab Ul3 s3) Uni A26 DG as lo KaiKI 
US Gis UuS 383 »lLao plan si suko 90 vNSI R63 yo JSM Olis xsI A33) dilas A53 S0 
oz Alb Jed (Jb ISS A33) akun elu IRI R25 La Jay 59 Jadl ja Siw Dl do Sol 088 Ya le )3 
Jioll 2515 ds «si (uno Ji JsS) jae Sita Dl HaS II aEla0 ale 


(88 6/3 2) — wusall WS 
Oa si Tatu yo day Blatil3 Li JS UB dillao Lit UI ul Ado Jlo yo ci Sl Hal yaa (2.33) 
al 33 Sl uas gl Lal lol nitol3 9003 US IS S9iuYI JIB adl la by Aaj pd Lawul lola ati — 


Li UK lab Nor .c yaaa lol Vla Res 30 1555 Les patill Lala Gatig 201500 Pes lg — oli 
dio JI. 


| - | (88,613 2) - will lc! 
al ati Dluol Halio Ji Ags yaah Lil ob al KS (Oi Si 2d) 25SSall Jml 493 SI (SSS lord 1033) 
SI (Lai US Ul 1539) SS al ulu ISd9 «S3 lol Ale R02 wal SI (AB 133) Aaia Awi gl co SES 
Sl aon Ji d3 Jl ul esallg JB ISS Taasu dani 9 JB edio BNI Jg3g AuS yS dum Rbtil9 
TI 


(86 2/3 2) — cus WS 
BU piull Jp Kol ul sudollg s6 Jlg cAktull 338 O5laitulg sallo lis Ao lg dalah wall 3 uang 
SSos be gia Yee lea 130 odol ale na alas el yag bau Yu angel Muna ual Seal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2718 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 
d,als dbus. 


(54 yo 2 2) — wsitoll iroc9 sll og, 

dasi j8 SSI A9 ca 0 da Rasilg 1 289 US YS Ul swall Jlo yo Kiai Ng dl SSI ol ud ES 
SI Gg ,edl 99 Hlall yc Jesidl 1x9 “2l8 Jioll 2519 dasill 38 yo waso4I Jl sb ul Jalal 939 
us Ul 93) EL Ai yg d4S3 gd oSag kilo lulowol 42 Ul Uolo dig sus ll LS Jis 
Y ul gbi Hg ol Zumallg di pal yatu ISL Ul sus Leul 3920 ul Ls0 suatu! 9 (S3 yolol K5 9 
del ala kalao wis gu. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/774926495863494 


3187. HUKUM MENGANTAR MAJIKAN NON MUSLIM 
KEBAKTIAN DI GEREJA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Ali Husaini 

Assalamu'alaikum. Bagaimana hukumnya kita bekerja pada orang non muslim dan setiap mereka 
ibadah kita ikut ke tempat ibadah mereka ( tapi hanya sebatas mengantar ), contohnya para TKI 
yang mengantar dan menunnggui majikannya di dalam gereja? ??? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh, mengantar berarti membantu melakukan 
maksiat, maka berdosa 


suolao yo dago le SI Anosall de HlLNI yul KwdlRo yo SI Lgiog 127 0 2 253 Sell Saul 
S5539 le JB sala. Kd laS SIS Lale BIS Cl BS Anasall US Ul ai o16 gl Jd gl Jai al 
Sial 12 geillg Sg sgolb 2011 3 tiluw loo pgleo sal US &gi SL leale Gile Ng Les LAJI ASI uya 


“Di antara maksiat tubuh adalah ikut menolong (terlibat) peristiwa maksiat-maksiat yang dimurkai 
Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dll. Bila maksiat tadi tergolong dalam dosa besar, maka 
dosa yang didapat dari keterlibatannya pun juga besar, seperti dijelaskan dalam kitab Zawajir. Di 
dalam kitab tersebut Ibn Hajar berkata :” (alasan) saya menyebutkan dua hal diatas, yakni 
membiarkan maksiat terjadi (Ridlo bi Maksiah) dan terlibat di dalamnya (lanah alaiha) dengan 
berbagai macam ragamnya, sudah cukup jelas dan maklum seperti yang akan dijelaskan dalam 
Bab Amr Ma'ruf -Nahy Munkar”. 


A3 dmosoll Hais SiJl Jasdl al JSI yudi sdg Ki US da5 sniu 39 dan ale « Ilel yo 
TAYYV aloll ss0 DI gvd9 39200 Lelo 0 Gol. 


“Barang siapa yang menolong kemaksiyatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia 
telah terlibat dalam maksiyat tersebut" (al-Hadits) 


? Mbah Jenggot II 

Boleh kerja sama dengan orang kafir tapi makruh selama hanya bekerjasama kalau khidmah 
hukumnya HARAM. 

- Panatut Tholibin, Juz 3 Hal 129 : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH ( 2719) 9 


do» 3gy N VX sila doliiuul yo Ka) Y LSI dal SI R0 eng Bole Ig skuad 3S sial a02 
bul EU kuali. 


- Nihayatul Muhtaj, Hal 233 : 


asia 2ul3 ll o7ul AE la SI 5 G3 « d9 K0 GI 200 12 DL 33 akun 36 itu 
y asyai 3S) BSJE dos L0 M0 N lol das. 


- Hasyiyah Galyubi Hal 455 : 


Sie jitu gl en Ega lillan 21533 EU lum! dn3s lslg 
www.piss-ktb.com/2012/09/1890-hukum-bekerja-kepada-non-muslim.html 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/767820773240733/ 


3188. HUKUM MENYEWAKAN BARANG YANG DISEWA 
PERTANYAAN : 


? Zhaviera Ad Dhimyathi 
Assalamu'alaikum.. bagaimana hukumnya menyewakan barang yang disewa ? 


JAWABAN : 


2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 

Waalaikum salam, menurut madzhab Imam Syafi'i dan Hanbali : boleh apabila barang yang 
disewa sudah gobd ( sudah ada ditangan pihak penyewa agadnya sudah selesai) maka boleh bagi 
pihak penyewa menyewakan kembali barang yang disewa kepada orang lain. Lihat Mughni Ibnnu 
@udamah 8/278 : 


BJ smg) Manila) Iyan) ay Ulama j8 ISI acagl | ya ob Lakad , 89 Ba wrn ay Ulama 6 glaiy mann ya) «gama eye yah 
$ gl malah ay 22 Wawa 6 giling 6 glliinyg € llig Kg Iililan soal Ujs . 


Pasal : Boleh bagi pihak penyewa menyewakan kembali apabila barang yang disewa ketika sudah 
diterima seperti yang di-nash oleh imam ahmad bin hanbal, adapun ini juga pendapatnya said bin 
al musayyab,ibnu sirin,mujahid ikrimah ,abi salamah bin abdur rahman, nakho'i, sya'bi, at tsauri, 
imam syafi'i, dan ashab ar aro'yi (ashab dawud ad dhohfiri). Wallahu a'lam. 


2 Abdullah Afif 
Nambah ta'bir dikit , hukumnya boleh jika barang sudah diterima karena ijaroh / sewa menyewa itu 
seperti jual beli. Lihat Kitab al-Muhadzdzab 1/403 : 


Iuo3 paliwallg Ul 22 saddl dbiwoll ISI Ln23 VX MBA gal gu gua 920 s0 ya JAS 
dls aliwoll 
Wallaahu A'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/773275269361950/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2720 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3191. SENGKETA TANAH DIKLAIM HIBAH 
PERTANYAAN : 


2 Nagieb Ahmed Khaleli 
Assalamu alaikum, alhamdulillah, wash sholatu wassalamu 'alaa Rasulillah. Mohon bantuan 
jawaban. Urgen. 


DISKRIPSI MASALAH : 

Seorang laki-laki (sebut saja namanya Bambang) mendapatkan hak waris dari ibunya (Wati) 
berupa sebuah rumah yang menurut sepengetahuan pak Bambang juga beberapa saudara dan 
tetangganya adalah merupakan Hibbah/pemberian dari ayah bu Wati (Mbah Hamdun) kepada bu 
Wati. Namun pengetahuan ini tidak didukung adanya saksi yang mengetahui secara langsung 
proses akad hibbah tersebut berlangsung, tapi banyak indikasi-indikasi yang mengarah pada 
bahwa rumah itu dihibbahkan pada bu wati. karena semenjak rumah itu ditempati bu Wati segala 
perbaikan dan keperluan-keperluan perawatan rumah itu ditanggung oleh dia dan seluruh anak 
mbah Hamdun pada saat itu tidak ada yang protes atau memperkarakan status rumah, sehingga 
dari sinilah pak Bambang dll berkesimpulan rumah itu dulunya berstatus hak milik bu Wati melalui 
jalur hibbah. 


Selang berpuluh-puluh tahun setelah rumah itu ditinggali oleh keluarga pak Bambang, tiba-tiba 
ada salah satu sepupu pak Bambang yang juga masih termasuk cucunya mbah Hamdun 
menggugat agar rumah itu diwaris dengan alasan dia tidak percaya adanya hibbah tersebut 
karena tidak ada saksi di sana. Sementara itu dia sendiri juga tidak punya saksi yang menjelaskan 
bahwa sebenarnya tidak ada hibbah yang dilakukan oleh mbah Hamdun kepada bu Wati. 
Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah dengan gugatan sepupu pak bambang ini? Apakah bisa diterima dalam 
peradilan islam atau sebaliknya? 

2. Jika bisa, bagaimana proses hukumnya? 

3. Apakah pengakuan hibbah yang diutarakan pak bambang harus disertai adanya saksi atau 
cukup dengan sumpah saja, mengingat dia adalah yang menguasai rumah itu saat ini / shohibul 
yad ? 

Mohon jawabannya, jika masalah ini sudah pernah dibahas di grup ini tolong bantu sundulkan link 
nya. Sebelumnya syukron katsir, jazakumulloh ahsanal jaza'. 


JAWABAN : 


No. 1 & 2. Dalam figh bab @odlo atau Peradilan sistem islam. Jika ada rumah yang menjadi 
sengketa. Maka yang berhak atas rumah tersebut adalah siapa yang menempati rumahnya 
dengan catatan ia mau bersumpah bahwa yang ia tempati adalah haknya. 


- AL-BAJURI juz 2 hal.347-348 (Cet. Thoha Putra) : 
Na anik Kb 
Joy KI SI ul duow dl Uso J33 JB ladasl M9 Uma Ulil «si ie Ng 
lagio 3519) diy Ag «SI dst ay 03 lg39 luc Sl ( Lu gi) 
sell jl Sl dy HI SU Ul Jgdg da sol Kalu NI 0 adl UX SI ( duow dl Uso Js3 JaidB Js3 ) 
della 23 59 Sl 


- GHOYATU TALKHISHIL MAROD hal.280 (Cet. Al-Haromain) : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2721 


alga! dumusig le yn50 993 Duo yA le Mg Omellall NU 156 dus 4d das 9Suul JB LS al 
Lal lab los 2553 sll dl KINI de II cal 5G Leyls dunwig Co dy og NS 
dal Vrp doll ade Jai adl HN dnow dl no J3 Jo diy N Cu AS Lily JSAL aU 


Shohibul yad cukup disumpah atas jalur kepemilikannya, maka bila shohibul yad berani 
bersumpah atas kepemilikannya, maka hakim menetapkan barang yang didakwa / digugat atas 
namanya, dan gugur gugatan dari penggugat. Wallahu a'lam. 


Awal: JlaSA Jl Jae ola pad al ag me Ig Nail Ag AA ALIS» 3Y m4 IT 

SE Ian eks nd eat ag mao Ig Mil IG AA ALIS» 3Y at Ia Sla 3J 3J UeiS ) lag mes lal yag la Salua eaa UM MI 
om Ula Oles UM ba gada: Ps d0 Ulos tedagl ane glaa Var Go ikya Sale pal glagilea 3S Uayy ol, Were ola | yglo Ihal xs 
sawala FU Uta (Io UM clA gala ep Had Una ya, sling: Pilaalel |3 yan | YO NU 2003 AA Lay Up sILSLS ) Lag Ula 
Wale! gSN Sale cal d4 basgal $Y mad lal gak anigral Antadyy lal 25 bag sagang Mata 151 1S pala Sale IA Liya Yara ad 
Amal pa UM Jloo UM ola gula mtiga ) gl ala 


No. 3. Cukup dengan cara bersumpah jika antara pak Bambang dan si Penggugat tidak punya 
saksi. Dan harus pakai saksi jika si Penggugatnya punya saksi. 


- GHOYATU TALKHISHIL MAROD hal.281 (Cet. Al-Haromain) : 


Islall diyy puri Lud308 ASl0g 0 Sd Ul Lagi dy ISSI ABI si slab AJ wagis diy 2)JI AI 33 
adl ks al. 

LoL diy ale Luord9 Lgow dy MC Ox Cui JI Yao gl yA) dnole Jslall Ml dy COLI LI ala 
de ob lada 0 adl 

Il. Kal diy de K0 Hau lgale Huli ay Ula Slo Lgil dim JSINI ABI la .... 


Dalam Kitab Jual-Beli di Bulughul Maram-lbnu Hajar Al-Ashgolani dijelaskan : Dari Jabir RA 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Umra (memberikan rumah kepada orang lain dengan ucapan: 
Aku memberikan rumah ini seumur hidupmu) itu menjadi milik bagi orang yang diberi." (Muttafag 
Alaihi). Menurut riwayat Muslim: "Jagalah hartamu dan janganlah menghamburkannya, karena 
barangsiapa ber-umra maka ia menjadi milik orang yang diberi umra selama ia hidup dan mati, 
dan menjadi milik keturunannya." Umra yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ialah bila ia 
berkata: Ia milikmu dan keturunanmu. Jika ia berkata: Ia milikmu selama engkau hidup, maka 
pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya. Menurut Riwayat Abu Dawud dan Nasa!i: 
"Janganlah memberi rugba (memberi rumah kepada orang lain dengan ucapan: Jika aku mati 
sebelummu, maka rumah ini menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelumku, maka rumah ini 
kembali padaku) dan umra karena barangsiapa menerima rugba dan umra maka ia menjadi milik 
ahli warisnya.". Wallahu A'lam. 


MUJAWWIB : Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Ical Rizaldysantrialit, Kumbang Gurun 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/71143917221222T1 
www.fb.com/notes/781806705175473 


3225. HUKUM KANDANG HEWAN MENGGANGGU 
TETANGGA 
PERTANYAAN : 


? Nopi Darto 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu'alaikum.. misalkan, A . B . C.. Mereka Adalah bertetangga yang jaraknya cukup dekat... 
A punya sapi/kuda/ kerbau Dengan kandang yang dekat dengan rumah B.C. .. Sehingga bau 
kotoran tersebut tak jarang tercium oleh B C dan mereka merasa cukup tidak nyaman, cukup 
terganggu.. 

1. apa yang mesti B C lakukan(selain pindah)..? 

2. seandainya, B C sudah menegur si A supaya kandang sapi/kuda dipindahkan ketempat lain 
tetapi si A tetap tak mau memindahkannya Padahal Si A masih mempunyai tempat yang lain yang 
bisa digunakan sebagai kandang sapi/kuda, Dalam hal ini Apakah si A berdosa..? 

3. sedangkan si A terpaksa ga mau memindahkan kandang kuda/sapi karenaga ada tempat lain, 
yang seperti ini bagaimana hukumnya..? Terimakasih banyak... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Si A menggunakah hagnya secara wajar maka hal tsb masih di tolelir,artinya tidak apa-apa. Akan 
tetapi bila si A mempergunakan hagnya tsb sampai melampaui batas kewajaran / kebiasaan dan 
ternyata sampai merugikan orang lain maka hukumnya tidak boleh dan harus bertanggung jawab 
bila berdampak negatif pada orang lain : 


wal sal 0S / 5 9 Ko 3 adas gada Sang suga dp Ion Fuul) D 009 suga Ulu 
Me aa Ae Pe at 
d9 Sasi lo (005) doll (Sai 


| UTY alih aa Elina dani : 

ol5a alisal 0 25 Luwu botw US 0) mol Ula (bold al Ale 98) Sial 0 (s519 IS Sonya ) 
lo (wax ) do! AS G rai Hd ( Sa UB) bs Yo 3 dl yo Ri YA ti Mia si gl os 
pl IS Ul 3gnn Gl wdil9 Pom Alb 9d LS Ul yu Vai VS L93 Us al leb3 duo ag 

ISI) log (las gl west 98 Gigilsg ) Asunog 39 bos log (Yubuolg lolos USluoy 49 gal 
Dobel asia PI Sol yul H3 dio JI Nai pay Coy Owaty lou Gab LS3I (Y Lal Sal bbisi 
Syalg sludll9 Caisill 03 dio 1gb « Ul II Rio Y al gula Jl Xisu al 330 JS yo giall 205 lsg . Yu 
Lane 3 Sis HS JJ bul asu JXSNI A3 Well loo giu Wil io ag3lg slull Uli gu 98 db 

ls ySsicl9. H1 Jloll yg dlall 61 lo Rio Lobllg gt) JI JB Lead duga &S ii Aly lo 9 
MH « Jobs sligo 4S Hwa pd Ld log aligo ja5 98 Jl 4 uk ryu9 Slay Jo yA yo Rio X9 W33 98 50 
dll ade Ao 48 H wai Jill yo JS9 Liioil JB J8 Ulil ye Jl Jai sesa Cul, | 210 Tara 
dobel ad Wlky Gro 38 Ja Hilal 99 elladl m53 Lao Ri0y JB 09 Li WII sad ISI loud X9 
asasi 99 Iolell Aly al lo yoy Al Ldelo mai Li gl ola is elo Waw dogll Sl 45 JJ selai 
Leio Rioy9 LIS 0d 49 0s Ldgly AS gbi AJ Isl oli 00133 yA)AI LSI gl ls yo layoti Ol Ll 
salb Godllg J8 « Ao gulll gio Jgdl Ju elo yo lens La ol 2in3 Wlg0 3 Lia 285 gg «omi 
s0 bod dl Ng d 42 elo 3 Hd din Eid Kind sud jin Jb O yi Log Gatiul Jo « ul aulsg» | 
1 all J09 yes JG NG A9 D wall Jb lotus Mino M3 le lo pwSIL9 Byy jlaaJI id! J9 
Sd ll Ab Abis Gale Gal Kai Lay nadi Lai Abg ul JgNl ade elus lala y0.23 
Iko lol 263 loo ios pel33 0 Slliimn Ul aku ( Awi 5) dl Jas bo Url Ily adal 0 Ul Ju 
X8 Ng dio Rio 23S30ll 319 095 HE ul ul seba SI UB US 508 aa wo Hall 0 Ng. 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/780031622019648/ 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2723 


3233. HUKUM UANG HALAL YANG BERCAMPUR DENGAN 
UANG HARAM 
PERTANYAAN : 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum Wr Wb. Uang haram dicampur uang halal jadi uang halal apa haram ? Terima 
kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, uang yang halal tetap dihukumi halal dengan cara 
mengambil seukuran yang halal, lihat kitab Asbah Wan nadhoir hal 75 : 


Vo : ye Jill, ok YI 

daa ala 28 Jis ul: Wol Saos ag ala adl JS Ad bolisl gl: Doll uni Sol3 999 
Sggill dio S9 « dic 4 Grwoi A9 « All dal do ale Ul dc SG « GI Kd G maiyg . dowill 
All g8xy : 1G « Aliou blg . Alai gl Lu Kao ISI loud dio lc Hell Lo suoig « lulwol Hail : J3 
wis aU Jaa Lama as Talita 50 


Dalam kitab fatwanya Ibnu Sholah : jika bercampur antara dirham halal dengan dirham haram 
serta tidak bisa dibedakan maka jalannya adalah dengan dipisah perkiraan ukuran yang haram 
dengan niat membagi dan selebihnya boleh digunakan, sedangkan yang dipisah jika diketahui 
pemiliknya maka diserahkan padanya jika tdk diketahui maka disedekahkan atas namanya, hal 
yang serupa juga disebutkan oleh Imam Nawawi. 


Beliau berkata : sahabat-sahabat kami telah seppakat dan juga nash-nashnya Imam Syafi'i bahwa 
jika seseorang menggososb minyak zaitun atau gandum dan mencampurnya dengan yang 
semisalnya , mereka (ashab) berkata : diserahkan padanya (yang dighosob) dari percampuran 
tersebut seukuran haknya orang yang dighosob dan selebihnya halal bagi orang yang menggosob. 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/765533826802761/ 


3264. PEKERJAAN PALING AFDHOL 

PERTANYAAN : 

2 Kecapi Warung Arag 

Assalamu'alaikum.. Mohon bimbingannya dari para ahli ilmu 'semoga allah mengasihi kalian 


Dalam mencari pekerjaan dalam ilmu figih yang paling unggul bertani atau berdagang ? Mohon 
penjelasannya 


JAWABAN : 


2 Kumbang Gurun 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, pendapat yang unggul pekerjaan paling afdol adalah 
berdagang karena 9/10 rizki ada pada dagang, dan di dalam dagang ada jihad yaitu menakar dan 
menimbang, sedang para pedagang yang jujur di himpun bersama-sama orang-orang sidigun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"(jujur ). | Ihya ulumiddin J. 


2 Ghufron Bkl 
Menurut mayoritas ulama' pekerjaan yang paling utama adalah berdagang : 


Y/Yoo wall dulel : 

lekas &d :R0s JB db ai dlu “del, Jl USA Juadl (2255) 

(del) JI ica Sol Judi 153) 

dal) 99." dio J YS NI - aro ASI - sal 09.4 Yg aci lal Alb UY9 Sl dl UJI Li csi: 
"Al dio JSI bo ol MI ani NI ai Yg dal Yg Ulil dio USU, ke) 800 X9 eluS pku yu 
ro J JS NI aro (SI sal 03.4 NG pel Grnagio How log Gro. 

(debu si :J 5) 

Lb ala yo 25 Wb yo 12799 cowo! IS) Lg23 Joy MSI P. doll del, Sa IN pl 
US Skull aula sala All aw lg cara Jas yo ISL ul yo Lu J3 lola sal JSI lo :lsul 3,99 JL 9i20 
ox, Jac wo JS, 

(Sol 5 059) 

(203 JB :Js3) lgio UISL9 yg AL IS dual ol Mb Acluollg Mn 
dlm! Leba3i Ji89 "mw SOJI (SI Lelusdl "Jg3g .4 jl usil 9d 139 . Al lol Jolie. 


2 Umar Parog 
Meninjau pada Kebutuhan, bisa berdagang, bisa bertani, bisa peruduksi 


(429 yo118 2) - Sta momo god SI ixoc 

dd Ja JI Joe JB cabol SI SI WI Jay Jiwa JB 895 yul Cya yo (Joriwoll ) 93 SI 953 
Elis Cus yo Jess Jldg Jl Cus yo ubi Isa J2 389 dlu R0Da0 Luas Id J89 )9040 gu JS9 
US C3 all As Wis JI 38 JEJI Slsu y jl aed ISS « US Isl9 0 uc sll asio ge 989 alel 
sada! Sl cu lino IgiS Lung MW dc dam gill duasl del, Jl ls ss cal ol can biso el 
mus Tid9 Jusdl driwall KU al gila dll sus liso Li Cus Jual Poll Kl Hall el 


Wallohu a'lam bis showab 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/785831598106317/ 


3317. WAKILNYA WAKIL DAN UPAH BAGI WAKIL 
PERTANYAAN : 


Assalamualaekum..wr..wb... Masalah bab muamalah wakalah langsung saja..pertanyaan nya : 

1. Apa kah si wakil boleh mewakilkan kepada org lain lagi,, 

sedangkan dia status nya jadi wakil dari orang yg minta wakilkan. 

2. Apakah boleh meminta atau mendapat upah dari yg minta wakilkan dalam masalah perwakilan.. 
Mohon jawaban dan referinsinya dengan jelas..terimaksih wassalam... (Insan) 


JAWABAN : 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Jika si wakil tidak sanggup mengerjakannya atau ada uzdur 


syar'i hukumnya boleh wakil mewakilkan lagi kepada orang lain dan harus meminta izin kepada 
muwakkil. Wakalah dengan upah itu boleh tapi hukumnya seperti ijaroh. Wallohu a'lam bis 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2725 


showab. 


Mean ap Sa Kab ll 3 
daiwa lo JS 3, cak lo G3 Ja3l : Sgoll d JB « ul. & JS3 lo do sub y Pos db Sae ul JSI) ud 3 
amal de Jep dB ay dab Y gl Aimy Y MI Ula ulas as. 


| 2 8 250 10 ol Alai 
II Lo 048 gl 0 dm JS 9S vw 33 Yg Usil L03 Jasill yo Led MG Jamu AIO Lol 
Poll Sin AI 9S Ugudo A3 Igoll Jos JS Isl lag sig 35 vpN BS yuwol well ... 


MUJAWWIB : Irul Sinambela, Ady Abd Rahim 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/797335943622549 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/784637794892364/ 


3344. HUKUM MENJADI PNS DENGAN SUAP DAN STATUS 
GAJINYA 


( Hasil Bahtsul Masail NU Jawa Timur 2004 Di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi ) 


Deskripsi Masalah : 

Dibeberapa daerah ada penerimaan calon PNS yang dilaksnakan dengan cara tes tulis dan tes 
lesan, akan tetapi apabila ingin diterima harus membayar 45 sampai €0juta rupiah bagi mereka 
yung berijazah SLTA, dan 75 sampai 90 juta rupiah bagi mereka yang berijazah S1. Lebih parah 
lagi melibatkan sebagian anggota DPRD yang ada didaerah tersebut dan semua itu sudah 
menjadi rahasia umum didaerah itu. 


Pertanyaan : 

a. Apa hukum memberi dan menerima uang tersebut, tidak termasuk risywah ? 

b. Bagaimana hukum hasil gaji pegawai negeri yang pada saat penerimaan ia memberikan 
sejumlah uang (menyogok) ? 


Jawaban : 

a.Jika yang memberi itu orang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak menyakiti / merugikan 
sesama muslim yang juga berhak, maka memberi itu boleh, sedang yang menerima hukumnya 
haram. Namun jika umtuk semata-mata agar diterima hajatnya, padahal dia bukan ahlinya maka 
dikatagorikan risywah sehingga yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram. 


b. Hasil pegawai negeri sipil (PNS) kalau memang dia bekerja sesuai dengan yang ditentukan dan 
dia memang bisa melaksanakan, maka hukumnya boleh dan halal, namun apabila dia (PNS) 
bekerja tidak sesuai tugasnya, maka gaji yang diterimanya hukumnya tidak boleh/haram. Jadi 
tentang hukum suap dan gaji tidak terkait (berdiri sendiri). 


Referensi : 
1. Nihayatuz Zain, Hal : 370 


dilel UN Jl bilaclg Ink Sal yo gita gl INI sat Saul Ll Jaw lo yag ala Bos Ja 


alas Sl bill KSO le AS usil le pay JS Ul Ball 3s Gal paul aa Ol lol ana ale 
asalai sea SSI cale8 5 SSI seal! 3215 al Ja Gn o alas! 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2726 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Raudlah al Thalibin, Juz : 11 Hal : 144 


Sa Me La NN an 
A3 9g Jal yds8) Ji lol Jl sll 9 wdl sell JB yuWdlg dillaall dala 19 Aungllg Gbu AJI 5c 
Leslg gi lo50 No 3S uB Jas lolg Ulsi ggil gl Ulgi b yiu Ad 983 Jlo lol 39 Jake lolg dixuog 
Ae ami Sanu up 0 Joy al gila ok ola aa 3! ole lol JS lg Bgt) 9g3 Lusi 
Jang slank US lo durd 993 mail gl dell dala US ld maling all adl aalbu Jugid US vl3 

bg) 99 


3. Is'adur Rofig, Juz : 2 Hal : 100 


ISBN — llesi Jlilat all gltul Jl uap lngaikewll lngliog , Jiolyll3Uscl9) Gnuglg(dsia Jl S5 )lio(3) 
SD JS lal S9 uns BEN SI sold yu ! y-toll JB AI — AS Lag Iglig JlbUL Sing Igo) 
Jam va 583, Jls0 NB drogsaIl EL wd HA 5d PSA Yo al sala aras Jlg0Nl yo alsc NI gua 
all sxal gl Bgt) loSlsgl LS Kadacl ya3 “JB ul dl- yisl Jgn yallglsl Jl alug le alilis ali 
ebay Sagollg sil Jl Sus lu A9 gl dia “lo Jl Us cg gl Jloly Al Kaul wIS s3 Ash 
al al RAS gl Gay ad Sal al lb ag Ain $S3 Ri Ul, ask il dlg SS Al Sagallg call 
S5 la selam wubus sal Laci SN shsali Sl ala bas SI dad anta lo Jl 

So yag Ol Jloll JsS Ag do mal 


4. Panatuttholibin, Juz : 2 Hal : 95 


US MU sisa gill YN ongic Jilu IS9 ay Ruo Bull Ulc x 3 0 El Ub Judi go wusall i lsg 
ol dogwatoll ISI 199 Bal Awali gins 3 LL uc Jeli gag SI Sal 


5. Nihayatul Muhtaj, Juz : 5 Hal : 291 


doolwollg las Al9 SU AI tab yog8 boslg DA Lb yo yaa el lc duoSL3 yo doll 4 W log 
dwaglsoll Lb yolgib 2/51 3, 


6. Al Munjid, Hal : 102 
@ASloall9 da Sudll yo Ugal alas K0: Joloa & dogally UlS 2 GeSbal 
7. Hamisy Yanatuttholibin, Juz : 2 Hal : 214 


JII ga J3 Sai A0 Sa « OB Su Ja paul gl ya bl Y al US Sat IS Wlao SI yaa Jo UB J33 
lolg kakao y8S ul A8 bb sity plak 5| diKiu yag lod 2 X9 Gulai 9d Ag dial 9d Alai KH Sy 
USS ul 00 MY J HE lglen9 Sg 95 gl Jg3 uc bsl lg calis glg diolol diilalu gus JG II 
eLasl SISI Aalgs dia mag Jill 9,3 de Sl yuli Imailk y3SI3 J HE Leles Jal uc gl Pe 
ab 33 Saad S3 U3S Jb SI Jls Ggssou dlsio ab 93 Vg3 ulahull 0 ye San 95 sl Jg3 Jobllal «SI 
Bole dal 98 Sg Jl ai3S gua elly ASgsudl 455 Sl ad Ball SI Lag O mawul Uk Vgi3 dab ssi 
Sl aliaS dgillg Jasio Jal ol jl NI 1925 53 alg leic Ula 098 Bbil dsly 434 Ub Ulgllg din 
Ri Slgoll ISI diud gni Jgig Ssi IS gl bilaku AU so gal SI dole go SI Jai Jail yel Jala 
J aiuaiy ls US 3) ul Jis Sl JK glgll gd did ale lg Vg39 U als d Ula Sl dl Ng Jg3 su 
Sandi A3 9 SI isat Yasa LS Jgi9 HE N 9d doel dab sal Ul Ulas Jl WIL dgi9 Jp, 
Latin olah B0 damall 9 yasll U tu US Ul diuad s5 gl A53 Ak S9 Sl all ay gl S9 d3 
SI ud pr ale Jp3 sol ing KU ol Wu US « ul sll Buto LSI) gl Jg3 doel IS ade 
Je: ulos Jrdokillao Guwloll SI diulas daki mera 2329 V3 SI biruto US) gl Atu IL 500 ISS 30 loud 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2727 


sii dh lia Ag sale Iglamo BI 31053 Asi Ji 059 lo v9 Mens 232 lo car Jalil s8 Id dit 
Sa ssi Wal dots 98 UE Jl US vla Vila Ulu Wall 50 Vg3 Sg IS gl Ulas wdgall Sl ale3 Lo 
LAS Sing dg3 Sip Jleio soimoll ale Ags Jae Sgiso BNI digall Anlil 98 si dlid yS Ula Wil 
ps3 gl gay 09 yo Agus call, gl ul d3 0 Sita all JB 9 wal Vg3 Agil Sati ade € to 
dio » yiual IBI Ji 4 slolas al ska A9 ole Jlll Cw yo Lado SSI Il Ailg 29 Ml Jia Jisl 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/805732122782931 


3362. MENGELOLA HARTA SESUAI TUNTUNAN SYARI'AT 
PERTANYAAN : 


2 Arif Rachmad 

Assalamu'alaikum : ada HADITS 185 : MEMBANGUN BANGUNAN sbb : 
doball a93 Al9 Ale US Wi alisy lao JSI elu xi yo. 

MAN BANAA BINAA-AN AKTSARO MIMMAA YAHTAAJU ILAIHI KAANA 'ALAIHI WABAALAN 

YAUMAL @IYAAMAH. 

Barangsiapa membangun sebuah bangunan melebihi keperluannya, maka kelak pada hari kiamat, 

bangunan tersebut akan menjadi mala petaka baginya. HR. Baihagi dalam Mukhtarul Ahadits : 

1177: 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam mengelola harta sesuai syari'at, Hadits tersebut menjelaskan 
bahwa kita sebagai umat muslim tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam hal apapun karena 
Allah SWT tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan terutama dalam hal mengkonsumsi dan 
mengelola harta. 


Islam telah mengajarkan kita untuk senantiasa hidup sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. 
Seperti yang termaktud dalam AS Al-Araf : 31 : “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang belebihan". 


Islam mengajarkan sikap seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, begitu juga dalam 
mengeluarkan harta, yaitu tidak berlebihan dan kikir. Sebagai seorang muslim kita juga harus bisa 
mengatur pengeluaran dan mengutamakan pembelian barang pokok sehingga sesuai dengan 
tujuan syariat. 


Dalam memenuhi kelangsungan hidupnya, manusia memiliki tiga kebutuhan pokok yaitu: 

1. Kebutuhan Primer , yaitu nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat 
mewujudkan lima tujuan syariat (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan). 
Tanpa kebutuhan primer , hidup manusia tidak akan berlngsung. Kebutuhan ini meliputi 
kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehataan, rasa aman, pengetahuan dan 
penikahan. 

2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, jauh dari 
kesulitan. Kebutuhan ini tida perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan 
inipu masih berhubunga dengan lima syariat. 

3. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2728 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada kebutuhan primer dan 
sekunder. Biasanya kebutuhan ini berupa bang yang mewah. 


Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah (titipan) dari Allah SWT. Sedangkan, pemilik 
mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah 
SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah 
mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu kita diwajibkan 
untuk selalu bersyukur atas segala nikmatNya dan mengelola harta untuk berbagi terhadap orang 
yang membutuhkan sertamenggunkan harta sesuai dengan syariat islam. 


- Syu'bul Iman : 


G «all yal 3d 4 danloil Gta gal Bl « SulgaYI Lkagi G7 AI SE 3050 gal USS (e38 0 Cm) 

Ol ual 4 ygano CE HA3 y Ill yg. adal Ep A3 UAS Ep AS U , swgl S0S0 Up A23 
19 AG3 le JB Gl SSI loo 581 el ada G0" 1 alug ale AU aka «Ul Jaa) JB : ja 

do " 


- Faidhul Godir : 


Is akag le dl oo dil Jaa, Ole 23 (oil 222 Ig ale US Al alis lan ASI elu aw yp) 
Iale sn Y oral Leles B53NI JII sb) " oles Ai 93 Jo m3 ole nd Yg dal le dil BA) 

Sl a9 Jalbula null (83: sawi | (bud X9 PAR en 2 

mand Ulaleing peiloliicla pgosles Jladl mob ld,algs yalsel JlacYI 390 ul alel: Ssisill JB 

kaan Asal otomasi sale AB alba RELA Si ya JS aus Nasa 

Aludi Yg 0 sll NI al mis ad SJ elall ga lasl La s3 Bls bale wu s5 Mail RSI 309 

X9 Boi Ali y3 NG lali Isa 5gp Y anx259 yul dag3 elKS UI Isl9 drowllg cb Jlg Al yup 

sal Ng disei N Jl yAsc de Jloll AA cg Lol Ale Lag tu dd WN BSI 43 day. 

SI desa ea JP Tas Ae an NG al an adal sen) 

| | | d3 yg: will. 

8568 - ul doill ag SL) Alis Ioleiall HUI asgll ade alalg amil (AS) lo 93) elu (cu up) 

dab 20 laS syaa KI 9g Jalu yanlg SI (ate le alay, 

BP but! UG SENI) ULA9 sal yd end La dog Ubud Olga 0? AI dns JB (Awi) 

Ipillagn3 Upi ca yi9 all Bln all 28621 Ily YO 533 A8 YEL Ui LB ade US elis si, 

52 siku lgu Gel ISls pyac Jals lead 059 Ulgallg JIGNU cai sll pecayg laiuul Ruwsig 

an na Ke 

Sggll elilg Ul. 

Keke osn as eta sal sal KS bk Sis sasa aula sb es ul ge dab). 


http://islamport.com/w/srh/Web/1227/3759.htm 
- Kasyful Khofa : 


omdol gm yo die ado Alay Ul dobiill aga IS Ani) lo H33 elly 9u Yo. 

dgan al US pagi ul Gas yo UI Hd ol 59 (408) pom up US pai sal Asin 99 sigull oly, 
OnA | Bmw 0 Uoiwuo pai lo sal (cg 0. 

lom yo dlio olsb & 55 dwi gl su plwoll Ja Jl au ISI Jaa 390 yi yS psi gal Sicg ul lola 
ual adl al gac L slowdl y0 dl olsb EJ3I dc 33 dl yo Us Li 389 .entwill Gwdl L US pl 
R3. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2729 


21 Eyang Kodallg sloll 93 US lo NI Aas US 9d ey0ll 243 Cus lain #adgd lg mulia! 38 J9 
usil yg iga dicg aull B3 .al Lip Ray Albuol yo ol al plug lc All lo Jb slh yo Jai 
clao All Iga) R03 M5 Sih dic Dgla gl olg»9 dobtll a97 bg dulc « US @l alisu loo JSI sel 0s yo 

ud ji yo Jay JAE 2D Ulauol JB did lo J3 H8 duo A8 SI, A20 Upig logy akug le dl 

ac 525 yulill 48 Ale ala ag le Al Kalam All Jay ad Lao el Isl si duuti 43 Lelang 

2SSN sal dllg Jla3 loud adl 3 8 ate pal NG Md Kasi Ja JI Le sis LL 0 el Ro 
CS UAP AL bilgas ui Lang Aid dl Ja Jl 253 elit El as IIU alay le Al aao Al gw, 
ac ekal yel kuno bull Kas Ig datll Cla3 Lo JS ld ya aga CLS akag le Al Lolo Al Iga, 
pal pl yo MS lan dio Uli IN SI LN lo NI Uno ale Jbg elu SS « Ol lol JB naga. B 
dliso Hb9 BW os ul 39 ul Jlsi 589 . gadis. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/797276643628479/ 


3397. PENGHASILAN DARI JUAL BELI ANJING, UPAH 
PELACURAN DAN UPAH PERDUKUNAN 
PERTANYAAN : 


2 Irvan Samara Umroh 

Dari Abu Mas'u al-Anshory Radliyallaahu "anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertenungan. Muttafag 
Alaihi. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Bismillahirrohmanirrohiim. Selain akadnya tidak sah dan batil, uang yang dihasilkan dari penjualan 
itu juga dihukumi harom. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud : 


BBI UlslS3 Apei 2905 AI ai GE gi Alay UE AU ola dil Jawa, Ul 


“Rosulullah shollallahu “alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan 
upah perdukunan.” (Shohih Bukhori, no.2282 dan Shohih Muslim, no.1567). 


Pendapat yang menyatakan bahwa jual beli benda najis hukumnya tidak sah adalah pendapat 
madzhab Syafi'i, sedangkan menurut madzhab Hanafi jual beli benda najis itu juga tidak sah, 
namun ulama'-ulama' madzhab Hanafi mengecualikan kotoran hewan yang bisa dimanfaatkan, 
seperti kotoran sapi yang biasa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanah atau tanaman, Semua 
ashhab madzhab hanafi sepakat bahwa jual beli kotoran hewan tersebut diperbolehkan. 


Apabila kita mengacu pada pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jual beli tersebut 
tidak sah, ulama'-ulama' madzhab syafi'i memberikan jalan keluar yaitu dengan cara sighot 
(ucapan) akadnya bukan akad jual beli tapi naglul yad (perpindahan tangan) dengan cara nuzul. 
Caranya : rang yang memiliki barang mengatakan : "Aku gugurkan hakku atas benda ini 
(menyebutkan benda) dengan ganti sekian (menyebutkan harga)", lalu orang yang menerima 
mengucapkan : "Saya terima". 


Ibarot : 
- Al-Muhadzdzab, Juz : 2 Hal : 9-10 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2730 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3S log day you bo UL 

SI mal lol drulas 180 ASI Jati HI ai Hum da3 pam lo jab g yi PUS Yk 
lo W Jul 9 Club yo el ul log wa ow#llo 25JI9 3 SIG LSI Sio e$9 Asy 3954 NG Asus 
dl JAS 25 223 les Al Ul JB alag ale All lo dil Iga, ul te di 9.3) la S3, 
II oi US Lagi" ag Gale AI lo All Jaw) ul 58 ala dosao al S979 "TpludAl9 usg" 
dwnill ybs NI il lgale liwg Holly paSJl9 sy siSII9 HIS ade ya 


- Al-Majmu', Juz : 9 Hal : 230-231 : 


gu 5324 dhis gal JBg LudSo Sd Al Aioig Job plaall Ho39 d uE9 HeSlall pilu Las mu R4 1 €3 
any 353 @ EkuNl 3951 Yg JKII 6 yo day ale jnc gun2 YG Jodi Jal WN s3 su 
Se 23 Bhalie Jada usa sd dl Sal cabe can Oa asi eka jus 
a09 so Jd 3 lo Al Ale Ig Lu 3 dily Tamu LS TuDU0 VurD 9D (Aini pgale a 5 Un p33 
Ilgndl (lolg) Lay gitu Asl R0 Lagu Ju ole Igtly agild ARIS Any 52u ab candi yuni MN lcd ye 
Abad Ld 9d daa el y3S) X9 Jl55 V9 Ala! aleiy loil Asy ul So old 4 Llsl lo 963 4 Ignusi lac 
PUS ISU ya Id Ul GodlO 0 46 da 4 giiio Ml AgJ33 (lols) 


- Hasyiyah Al-Bajuri Ala Fathul @orib, Juz : 1 Hal : 532 : 


s3 alaisal Jl Goriwall Jai Ul dub 9 Silball uc Jasad 48 laS pal IL wall uc dl Jis 39a 9 
cal SNI Jet IS ID 


- Gurrotul Ain Bi Fatawi Isma'il az-Zain, Hal : 116-117 : 


C 09559 sd ml dmn ol Ry AS : Jis 

Jis diyollalaS O selai s0 sbg U gais loo 0423 up ml dai el Ul Ulguall Gasal ly : laa 
UI ul gol bi UN lagu 924 NS Lolos Egi Dg H9 Kd al lead US laila AS gloo wow d Ball 
ve Jali SN ah 9 D up Jay US pglao sa lc LolausNI uc Jill 3921 LSI Lal 

laah 235309 cab Jok I5S9 ISS lc Dio small HS uc gl dual 3 Cc ol owl Id yc Loboisl 
alel sdleig dilsuw Ag .gull 


- Al-Fighul Islami Wa Adillatuhu, Juz : 5 Hal : 3431 : 


Tag vdo 9 yudi! Ru 
up yuli Ng “BBI Ry 0543 Nut Jlay awal Lgi saalg Ayall3 5159 sa) Ry Siau Y Hall JB 
Ab US JI oeSiY USAI 9 ada VA Rasio VX edi Ry9 (aj) Sd How ll ol 3 ll, 

gul Jao Jldlg 


http://www.fikihkontemporer.com 
Keterangan senada dalam Bulughul Marom : 


» 83 MAKII Ui GG gi - akug ale dil Kaka - dil Isra SI - - ic dil gua) - Yattud yul IE 
le Gho - MUI Ul353 Sad. 

785 “JB Aga Gl IL bel Al Jas ol | Jaa ) GS Sl - legi db gus) all jul G3: 
M2 "ly an "JB lia Ja Do oa 723 yo 1658 lag le il lo - yul yudha 
835 disi USA ,Jasll dil Cd WA palil cdi UNAS Ab yialy dy dad "wa" Jb 2 
Iki S3 , Ale Jala - HI 569 alam 553 Alas K4 Pallas SAY ASI gulyil "JR HS 93 da 
daa (0). 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2731 


(NM - ai "J9NI #elutil BB pay Call 999 108 (1567 ) akang «( 2237 ) S)lKull olg) wo 
pSU Lo 99 sasa 0 pa HUI sas0lal9 celllo Jo3 98 LS cl JS Jain Ale 99 «JII ya 

v0 W lal ElosAb Al,3 9D WilaS dc WII A8b lo 9d9 HTI US ai "Jb Ul ade dal Jl 
Yo 33 all albolesu loo db UE 9 wol U Lallg idle 999 Sbb 50 dc vega Asi 


: , ml £ Nil, 
109). 


- Riyadhus Sholihin : 


1673- seng JSI ati 00 0g ala le AI ac MUI Jo) Ul Uc AI 955 Syull degan yul C9 
ale Gio AI Ulalsg well. 


- Syarah Nawawi 'Ala Muslim : 

An-Nawawi, yang merupakan salah satu ulama Mazhab Syafi'i, mengatakan, "Dengan 
menimbang: adanya larangan untuk menerima uang hasil penjualan anjing, Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam menilai penjualan anjing adalah sejelek-jelek sumber pendapatan, serta Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam menilai hal tersebut sebagai sumber penghasilan yang jelek, maka itu 
semua merupakan dalil tentang diharamkannya jual beli anjing. Transaksi jual beli anjing adalah 
transaksi yang tidak sah, sehingga uang yang didapatkan bukanlah uang yang halal. Tidak ada 
kewajiban ganti rugi atas orang yang membunuh anjing, baik anjing yang dibunuh adalah anjing 
yang terlatih untuk berburu ataupun tidak, baik anjing tersebut adalah anjing yang boleh dipelihara 
ataupun tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama." (Syarah An-Nawawi untuk Shahih Muslim 


X9 «Any Ray d Gulg «Any mn yai ale Jah Uu W3S9 LSI ii yo A39 AISI yo c Kill lol 
silas Jl Kgag « Xl adil 3gnu Lao US eyang 4 X Al lalno GIS sg Gilio ade dpi Yg « Aini Jay 
Sial lg Sold9 2oslg p03L9 slang SaJl9 el 9Al9 Asu 9 Small uwall9 840 gol agio lola 
US Jiloll ual KS9 . lelio cde dosill ag « Anti 149 ll JNSII R5 an : dara gl J9. Hd US 
LSI LSG «day 3924 A balas Wbl9, Do ye9 1 Us amal HS gu jlo2 wesillg sllacg uks 
ailis se dasi w23 X9 « ono Y WII, . devil 1559 « day ncu Tubllg » dilio ole Anal . 


WS NI ) dal9 939 no HS NI ASI ya 00 gi 9 Bdg CnpSYI log . Cnols NI 058 s9go2dl Jl 
L3 BII 9d mail Lol U4 900 al US « Luwu was Ali3 JS vas Ulwil A8 Ubic Ulg (L6 
asi Jos la wb oa Laga 2 sana lensa Iyo as ali daa» 


- Ihkamul Ihkam Syarah Umdatul Ahkam (ibnu Dagigil 'led) : 


263 - 52 gi ala Ale AI alan WI Jowo ul Paic Al 915) SloNI dgsawo yul uc 1 guWl Cusall 
wALI lgl53 «sell sg09 « ASIN yo.) 

1:3, du SlI 

doi giall ac 4X $ lillao Asy 0 Kios - KESLAJI gdg - JSI daalos S4 ed « aral JSI Ru 98 Igalisl 
»89 . ANjp sio dole 36 Bal le, J3 Gio lol gu 58 Igilisl : Ai lalu S3 y09 - 0469 doll 93 
ads olasi lo 9g "asli 300" lolg . cysall ale gle Jlay : Cuny Sigit 93 Cpa Gio pall 21 99 953 
Jul all 30 yo US £ ul 321g Sak 2.251 Magisl 3. Sol Jum lc L 00 0g . UJI 
ac Aid elosAl9 . dilS Mc olbsy lo ga" LAI Ullso "al Iu lo: mag 93" seal LSI 
GWSII log. alas : L Jl lo UASSL Glilio 59549 la KAL SSNI Jis yo JS G3 lo L2AD A1 yi : 
cab JI yo £ all dio Roy Lo JS Ldiso 599. JbWL Jloll JSI mb yo: Lis yoga Sl Li UbuS . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Al Lu'lu'wal Marjani fima ittafago Syaikhoni : 


“sell 2009 WII Ulals9g WS yai aa as: 
1010- AKI R3 3G sei ag le AU ok dll Jgtay Ol ic AU yad, S7 LSN dggtus yul Cus 


DI slsB3 gel 423. 
(JSI uye Ob 113 tegal KLS 34 Sl as Sl). 


Wallahu a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/801802289842581/ 


3424. HUKUM MENJADI PROGRAMER PERUSAHAAN 
FINANSIAL RIBA 
PERTANYAAN : 


2 Fidi Wincoko Putro 

Assalamu'alaikum wr wb. Saya ini seorang programmer komputer, suatu ketika saya diminta untuk 
membuatkan suatu program untuk membantu perusahaan finansial dimana saya tahu bahwa 
sistem keuangan dalam peminjaman dana yang digunakan oleh perusahaan tersebut 
mengandung riba. Saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya membuat sesuatu yang 
mendukung atau membantu praktek keuangan yang mengandung riba? Mohon bantuannya, 
terimakasih. Wassalamu'alaikum wr wb. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Hadits Riwayat Imam Muslim : 


alun og, - dades9 dig AS g0g Jl JSI dil ya) : -alug ale dil Lala dil Jaw, JB, 


Rasulullaah SAW bersabda: “Allah melaknat para pemakan riba, orang yang memberi riba, 
pencatat transaksi riba dan orang yang menjadi saksinya.” (HR. Muslim). 


Hadits Riwayat Imam Muslim dari Jabir bin “Abdillaah: 
9 USg0 9 « UJI JSI -ahug ale WI adan WII Jaw, cl 1 JB logis Ml yu, Wl uc» ul ye 
alwo 019) - slow Bd : JB 9 Grdlis 9 « dls 
Dari Jabir bin “Abdullah r.a.: “Rasulullaah SAW melaknat para pemakan riba, orang yang 


memberikan riba, pencatat transaksi riba, dan dua orang yang menjadi saksi riba.” Dan 
Rasulullaah SAW bersabda: “Mereka semua sama.” (HR. Muslim). 


Penjelasan al-'Allamah al-Syaikh Muhammad Nawawi bin “Umar al-Jawiy dalam Kitab Bahjatul 
Wasaa'il bi Syarh al-Masaa'il dan kitab Mirgaatu Shu'uud al-Tashdiig fii Syarh Sullam al-Tawfiig 
ilaa Mahabbatillaahi “alaa al-Tahgiig - Penerbit: Daar al-Kutub al-Islaamiyyah: 

Syaikh Nawawi ketika menjelaskan pasal al-Manhiyyaat min al-Buyuu' (Hal-Hal Terlarang dalam 
Jual Beli) mengatakan: 


owl yo Ubgiall 48 : J8 - (LI JSI Jio uu 901608) dr sLSLNI «SI : 2,9 yuoleo lol 9 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2733 


“Adapun maksiat dari perbuatan yang tampak lahir: yakni tujuh anggota badan (maksiat perut 
diantaranya adalah memakan harta riba). 
Syaikh Nawawi pun menjelaskan hadits di atas: 


Sl ((dS30)) susog sisl SI (JSI) Jg3 ciso3 (ASI de Ulel yo JS9 LJI JSI dgw,9 WII yel 38 9) 
S9 oil JB ISS Lagista Aula 0 sole SI ((ordls)) wusog dada Jl SI ((MSIS)) iso sdiba0 


“Dan sungguh Allah dan Rasul-Nya telah melaknat para pemakan riba dan setiap orang yang 
mendukung perbuatan tersebut. Maka makna sabdanya: (Para pemakan riba) yakni yang 
mengambil riba, (pemberi riba) yakni yang memberi riba, (pencatat riba) yakni orang yang 
mencatat perjanjian transaksi ribawi, (saksi riba) yakni orang yang hadir -menyaksikan transaksi 
ribawi- meski ia tidak diminta menjadi saksi. Begitulah pendapat Imam al-Syargawiy.” 


slls 5I £ alel GNSy Amal de JSI 200 agio RSlgll LN ten yo il al JGN 
S8 ll. 


“Dan dua golongan di awal (pemakan dan pemberi riba) paling besar (dosanya) daripada yang 
lainnya, karena pada kenyataannya kedua golongan ini secara langsung berikrar sepakat dalam 
kemaksiatan lain halnya dengan dua golongan setelahnya (pencatat dan saksi transaksi ribawi).” 


Ela Sail alat MY JSNI 253 loilg Kb dala orsb yo 9: Ll JSI 


Pemakan riba (JSI L Jl): orang yang mengambil harta riba meski ia tidak memakannya, dan 
penggunaan lafazh khusus “memakan” karena istilah ini merupakan jenis pemanfaatan paling 
besar. 


Ape Nlg SENI UN JSAL 5109 (dio Il SNI SJ uls da8 ya Uubso : LJJl JS go. 


"Pemberi riba (JS 90 LJJI): orang yang memberikan riba, meski orang yang mengambil harta riba 
darinya tidak memakan hasil riba tersebut. Digunakan kata “makan” karena ini merupakan bentuk 
perbuatan yang paling sering dan paling banyak dilakukan." 


ad obb um Guball Sie MSI yo: VJ wi 


"Pencatat riba (wis L Jl) 
Adalah orang yang menuliskan perjanjian transaksi antara pihak-pihak yang bertransaksi." 


LI sae ade lagi UJI Log : UJI sala 
"Saksi riba (sala L Jl): orang yang menjadi saksi atas transaksi riba." 


0) y suiliso lgi Ul9 SAI 99 U3S tin ! Sl gw Ad 
"Mereka semua sama (ad sl aw): bersekutu dalam dosa meski kadar dosanya berbeda-beda." 


Kesimpulannya menjadi Programer perusahaan finansial riba sama dengan Katibu Al-riba (penulis 
riba). 


- Hasyiyah bujairomi : 


Sgnotiall WN 4 BI ya89 US 453 Sl Aglii : SI III suS3 « Bogdooll B5agll Sis (LJl JSI : da3) 
Sole Jas es 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2734 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


asily (SI (ASgng 1 J33). 

Slow sal wp Hana LA JI Hasi (AnlS3 : Ass). 

dg « dut g9dling palu 2528 yA9I Td 633 SL 4g glg oma "SI SSL (analing : algi ) 
JSI il yo Gl salullg II ls dh 203 Jb aula V3 il? Sl ds lale Il Sini ade lagt Ol 
dal le L3l9 cu us, ISI lagoil Jnog « dnagoll lc bid JII lagio JS yo old UN 4 SSgallg 
bob R0 vi € sae ado lagi ya8 R0 Ligiu ala lab 


http://islamport.com/d/2/shf/1/20/1334.html 
- Fathul baari : 


s3 Laga LJl Jio gull las! : JByo Ui J1 Galang An LI Koo ulel yo 48 Jsy ball 
sala IS) a89 WI ays9 gadl dll Jslg : olles lgi d8 lo las y09 Bil S1 Jai Uiile Cus yasi 
said! ae «Abal SSI Rd 9 Spin HULU, 03 Aisuku ISI Igagdalg : 89 09158 rawa Jl adl Lan 
bin «ay puo Sala CALII 9d ag lo dll ola Solkull Je) 4 A073 SI Jl 08 sle2N3 HI 5g 
J9 rdlisg d9 ASg09 L Jl JSI - alug ale AVI ala - Jl Jaw us : AB Ed Yo 0429 alun : 
aw 0S dggwo Ly Ul 0 yg ya uc Fpob 00 d0153 Gal 2109 Ul LL AG Ely SAI Hd Ad : 
399 « “adil S0 all dala) 999 WlSg ordling AS g0g L Jl JSI - plug le All alan - Jl Jaw, us 
PA ulu Wc ugsgslo dilSg plang AS 909 LJI JSI: pemwo val us SI S9 yo Will Ulo, 
aw ade all . 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 
- Mirgotul mafatih : 


v3 boilg « Sh al ulg oa : (SI. (UJI USI - akug ale dl ko - Ul Jowo sd: JB ul uc) 
Jsug Bags " (ASjo3 ) lal solid Jlgol ugKL seal ul? cdles - JB LS end! elgil akal uN JENL 
sala JB si la Abe YI gl WEI gd JSI gl dl Lala dio ISL dg «SSL yal Ulhao : SI: 
adiglany NI ASI ll Iuogiy Y JS 3: AS g0g LI KI op - ag Gale Al as - dil Iga» gw 
au al laiy Lusin lapas JS lg « Jail 98 Sg UUS leS (INI 9 Uli lagi « OLI AS Ling 
melly Jl yo deal 9 Jglati X8 y9a» Jag 50 Wp « satill yo dial lal lawAgio S9 « gull yo 
ala all Jogi ol ll Jual Say LN LL AS ol 9 Lagu dab Y Lg all | Pn ANTA 
ul atand USgos Jab 0 lu Isa Jd : dll doa, - seal! JB H o5ig deelollg doleoll 0959 0 A54 
Ja9 R0 IL ang gali dll Jala : alas - Jgil doll! 0929 yo dagu Li UJI Ra n0 Uc JL 
MP Wa UI: Sagil JB: (uodliag @ilSg ) SAI AS Yg dio jala « ol Ul Kue and 8353 


bal gala Lusul 93 SA, ( au 0135 ) 0738 93 uuiliSo IgilS lg « NI Jual 9 : s (elus pd 
sal ubll Sg99 "ASg09 LI JSI" Sguw Mic aku SS Alg » dggun yul Uya yo Gala vulg KSS0 jill 9 
usalu ad9 dadlig dilSg AS 909 ASI9 UJI dll yel": abaalg dic ". 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 
2 Santriwati Dumay 


127 yo 2 25 GW sleul 
oli ng al Jab gl Jai dll suolo 0 Inono ado SI dnogall ale HSNI saull suolo yo SI leiog 
deg Lag LAI ASI era 5533 ld JB sll 93 lo s5 laale GLEN Cut 4S dnorall cu 

Sial ye sagilla Hg emdb 011 98 il loo agleo al « US gg sb Leulc 


LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2735 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/817666528256157/ 


3443. PEMBERIAN HARUS DIGUNAKAN SESUAI TUJUAN 
PEMBERI ? 
PERTANYAAN : 


2 Sholahuddin Al Ayubi 

Assalamu'alaikum. Pertanyaan titipan, di sebuah mesjid sedang dibangun Tempat berwuduk yang 
biaya pembangunannya ditanggung oleh pak Tono kseluruhannya, tapi sebelum selesai ada 
seorang jama'ah sebut saja pak Hasan bersedegah 1 sak semen tapi berupa uang. 
Pertanyaannya bolehkah uang Sedekah yang tujuan awalnya untuk 1 sak semen kita alihkan 
untuk Perangkat Masjid yang lain, contohnya Semisal Sapu, pel lantai atau lainnya. Mengingat 
seluruh biaya ditanggung oleh pak Tono? Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Nur Hasyim S Anam II 

Wa alaikumus salaam warohmatuloh.tidak boleh, pemberian itu harus digunakan sesuai dengan 
perintah/tujuan si pemberi. oleh karena itu jika tujuan pemberi menyumbang untuk beli semen 
maka harus dibelikan semen. Wallohu a'lam bis showab. 

- Hasyiyah albujayrami alal manhaj : 


daan Anil UN t s0 lo Aule dls d3 Jay gl SI bui 3 yA lo cas ISS 4 dl yilg Isa 3s : JB 3l3 
va & Al ui S3 lo de du 3 Ula 89 SI Ag 4 Juga ol dau Lado 1 489 doel J 1 JB Ai yog « ale 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/796623743693769/ 
www.fb.com/notes/828601420496001 


3507. UANG JASA PARKIR 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 
Assalamualaikum, apa status dari uang parkiran motor dan lain....? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Pada dasarnya dalam akad Wadi'ah juga mengenal istilah upah atau ongkos, artinya 
diperbolehkan untuk mengambil ongkos atas jasa tersebut. Namun karena dalam kasus di atas 
tidak disertai adanya transaksi atau pensyaratan harus membayar upah, maka bagi pengguna 
jasa parkir tidak harus membayar. Sedangkan uang yang diberikan tersebut lebih tepatnya 
dikatakan shadagoh/hibah. 

Referensi: 


siti Ito diK03 : 5x5 93 & yall dapil dc gu ol! 
ole 2315 yul OLES sake Yo Gil dang 93 eoYi Ul 99 ega yap SDS Y SI ey S2 dl (UI) 
»tal GX dang bata 2 Yu eogall yo Logis NG ASLI elu HI! wglig Agaallg G9 JI yulul 
ad Igabis keol SAE ssalall Gp Abis Ale Obat yallg IgE3 sisi puluh ade Ag Hull Ulall ULagkall 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2736 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al ol) dsilidla Gasal 553 Jigil S6 ole dag) abis Jelas Ros) 8 230 blus doa jas 
2x36 Gp bilall 9d 25 583 .lanlo Kis db Is nela dang lai ade LSN byitn ul sos) 530 
ale Iso Gedlll Gl Ji sial 93 aU Lb jig AI Us deng baba ole 3531 SU Ul Engin ud Ul 
G1 VA IJG anal Bogll ale Lal3 deall J8 G3) CuS 2all3 basal ale BSI SI 33 Boall GS 
al dls 9533 € asulal mleig KBS sws sus algll dc 3,51 asI 535 


SJ J5 AiSo 629 : 50 3 s all Jonll db 

ol les Joel Ing Adila 0933 Lb de Ab all Bs dbs Yg ,Kijul 52 Lo Yat oyel Jae 33 
42859 Jadl le Cow dal de J9 dio Aga Ul SINI 515 | am Jani 5 Jl le Log Y il Ygi dalan 
al JS dd «Jl 


2 Nur Hasyim S Anam 
Bisa sewa, bisa ujroh 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/838452489510894/ 

3614. MENERIMA PEMBAYARAN HUTANG DARI UANG 
HARAM 

PERTANYAAN : 

2? Heru Zimon 

Bagaimana hukumnya jika seseorang yang berlainan agama meminjam uang kita lalu dia 


mengembalikanya uang itu hasil dari uang haram, misalkan togel atau hasil dari mencuri, padahal 
uang yang kita pinjamkan tadi kita cari dengan jalan halal... Mohon pencerahanya... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Kalau sudah jelas hasil uang haram maka haram diterima pak, beda lagi jika belum jelas maka 
boleh menerimanya. 

- kitab fatawa ibnu hajar : 


2ae9 WII Kalong ss R4 50 Sokoillg Saga le lo way N Abal lay - dis las dil 5) - Jiwa 
Ica pig 4 dll lis UBL.SN gl as Ul LSI 0 dolan x219 adeldg agilolan Jai Je3 ls 
vas Las gw Led SL, US dis ISI lol salad Ja UB agind Ja33 agilolec U3ls ugo lol, Gian 
UE JB las gd mual Jay Y 3 0 14 gl c43 UC mkual) olacig Aini, 


http://islamport.com/w/ftw/Web/1127/459.htm 
WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/868796713143138/ 


3624. HUKUM MENYAMARATAKAN PEMBERIAN KEPADA 
ANAK 
PERTANYAAN: 


2 Chu Andini 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2737 


AS. 
- Hukum orang tua tidak menyamaratakan dalam pemberian kepada anaknya menurut madzhab 
syafii? pendapatnya siapa? bagaimana istinbat hukumnya? Bagaimana dengan hadis ini : 


Jaa! 9 Sylty S5 99 Iglselg dil Igasi 
JAWABAN : 


2 Raden Walanhtaga KaligataTumiladinata 

Wa'alaikum salam wr.wb, dalam kondisi normal (kebutuhannya sama) maka nilai pemberian 
dianjurkan (bahkan ada yang mewajibkan) harus sama. Kecuali bila nilai kebutuhannya beda, ya 
boleh-boleh saja dibedakan dan itu tentunya lebih adil 


lalaclg AJI | ggil SE LA adidlg SSS ea Sg uk oYgi Fb y3 Jidll Ne « uls ala) euy Ai 
ASI Iagl S5 0 13 Soda um 

Gamal UT Jus Joru el dE9 HIS YG A3 oxc3 da SI 9d slgisdl ai dal SI Jaog 

plg yAM Jos 4 Ul uc Ju583 siniw lwole dl yo Ju589 043 0 bi 42 ole Gile dal JA 

sesal pia oi dl SD pa IM Ic 


(2977 beban) sell au sal wb Sesi ur Sama usil yan sealgal 


2 Ghufron Bkl 


D99 (Aiko 9 AI 0 Wow Ul JI 9205 JI HS5) 19 o6a (UlboXI Ju) H3 Soal alodI JUS 88 
ul 223D uc ogesuallg all 99 JG .dsalg Lil ol Alai y5009 Gouulg Soolg9 Sig uglog Bull 
JB9 yi Cah gila 20 Jml plg dslo Wow Ul NG US ll JB Ul dll- Job Jussill 
89 lo load 38 Law dc Olah was Juaty Ul was SN INN) 1544032 (Aimall 283) 39 Gl dya! 
Sogillg Sswlg sol aloX! Id Wl H3 89 Jogi Ul La WI 20 adl Dul R39 Halal € 3 yo JS 
Sola 2x0 a89 Jlbul dc ale Lag 2929 Jb SAGAI um Jmasill Ul J9 Alai 5219 wuglog 
dyoiao SI yu Womill Ul adl lol yo 90019 sllog KEL SAI caddg JB Ul Jl- Ig 

do 5 Wc dos plodl « ub Jalu Ouall Jp3 ade Gino Glc 9 sgiil (Sa dls Je9 Ula (09 So Jwasill 9 
sial 39 JB .Aip RI ld Imas Aiko gl Eid Ilid JS 158 els Jla 4 J lo SG Aw Jus: 
An Ka AU SS mM AM AS YB 
ale 055 la Gasa MSI gl Aisny gl atw) 09 LAM uc dubc S2 gl Jiladl yo 0953 gl dll 
Wali II again KAMI 93 gi S3 395 dc Jiulo sos! yc S9) a88 Lead Akaiu Ol AJI dnogo 
Sol! Jlalo wagsil (oliso 4 dubadlg 5 3NI Jum dls HW ,SI9 dslJ UBS ISI. 


alam Ul9 &93 duos 99 Just logal 0 S9) 153,632 (uns H3) 59 Solalall wall K5 WE J9 
alga Igrsu ls Jsuol gl 3 pl hu pl did Aibonll el cus ega ang code SNGAI Sgn3 go alis VI 93 
Sail (nyai pas JBamai sale (k43 al dala Golial YI ons 4 


dgil gal, (ll iga) NI 1093) : Sol (asal 3) Bl Ja de (owl dulel) 93 5 SU adl J3 
Jao Jolallg 0,53 8 Sad 98 gl dll Ball NI S3 loo, SI Jawilo Kajal out dmaidb 0 KI 
ds wlcg dal,S 8 Xl9 Aoacg sal 999 AiB9 wall 109 GalDJI mac gl do JI 99 selgiwAl uc dal ,SJI 
ade dr 0 Su SI Lulo Sy Sio (A59 ac V8) Jslo ,51 all sad3X3I ya Alli Just Joss 
SSlnco,S ac adl Jaa JB diwull d leg Jmasill (SI ayu Ros JB gi asu 0,53 lo Abliog a5gXI 
salil (254 R03 Jb69 “lola. 


MN J9 (uriiNl9 MI ag Sus gl 0 YG duos 4S Jssdl Ja aura) Malaiall) 0d Sagill aloNi J9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bd J3 Ul Cinoall 4S dns) 40.222 asin! Bl Kulan 88 300 ll (alis! utto) 199 vi ll Son 
Dada la SI al Ma Sd Ulas pl JB Ji Sial gag AM SI gal Jl 93 29 snallg ag LAN 
ac aga dala) Ula Nl dc Cydall Ilang UN dl ade lali SI 295 Wc wirgiiN) lg) 

sae Jusdg SAGAI yo 42 ade lgic All nb, disilo Jus Ac Jl LS), Hwa YXg 5 42 Isa) 
38 Mis god gl dalall 9d elgiwYI sis dal III Jae (Awi) JB Ul dl jas ale Osla yAs logic Wei 
s3 Bono ul ale ISI Twlillg led eniiaang 20 lou pgis AU 1913) dulu Jnaii Janu el les al, 
Salil ..(Ub,5 v9 G solo. 


sil boobs 9 loo @isiwig! 

01 a»0 As lc pam Jnstig dal9 AGAN uu dagwill Ul MS Uti Gw dmllg US gl all 
kilo JbLs. 

02 Jmasil LAito ol es Jla US 158 el Iliad «4 Jlo 3NINI cw Jwasill dal ,S sll slaldl ,9g0s UBS 
Jmosil guSitoll 9Alo9 mclall gadlo Gw sdg M9 dal ,S X9 dio giloi vb. 
03 Jmssil paito gl El Jla US 58 gs Iliad SJ lo dlo XGAI um Wgm Ul JI 051 s0XI HH 
dio Sib 1 sils «ls. 
vAto gl Ely Iliad KS lo deolo dguill ul D9 soo! AloNI SL yul W wiaby SAI SIJI : Jas La wp3 
Jel dila del Id ...o9 So X9 Usl9 46 sil Jude US 53 Jussil. 


Bersikap adil dalam pemberian pada anak hukum khilaf : ada yang mengatakan wajib dan ada 
yang mengatakan sunah, kalau mengacu pada pendapat yang wajib maka hukumnya harom bila 
tidak adil dan bila mengacu pda pendapat yang sunah maka makruh bila tidak adil, hukum makruh 
atau harom tersebut bila anak-anaknya sama dalam kebutuhannya ato sama dalam tidak ada 
kebutuhan, dan sama di dalam punya hutang dan sedikitnya hutang dan sama dalam kebaikannya 
dan tidak baiknya 


Mengutamakan sebagian anak krna ada kebutuhan, lumpuh, buta, sibuk dengan ilmu atau 
sesamanya dari beberapa keutamaan maka hukumnya boleh. 


LINK DISKUSI: 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/873749852647824/ 


www.fb.com/notes/875294472493362 


3653. HUKUM MENJADI TUKANG SAPU GEREJA 


PERTANYAAN : 


2 Hendrikkurniawan 


Assalaamu'alaikum, dalam doc piss yang berhubungan dengan non muslim terdapat doc yang 
menjelaskan bahwasanya bekerja pada non muslim itu hukumnya boleh, dan ada lagi 
bahwasanya membantu membangun peribadatan non muslim itu hukumnya haram, nah yang 
ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya orang yang bekerja sebagai clening servis / tukang 
sapu di tempat peribadatan non muslim ? sebelumnya terimakasih dan mohon jawabannya 


ustadz/ah. wassalaamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 


JAWABAN : 


2 Ibnu Syarief 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Lihat Is'adur Rofig hal 127 juz 2 : 


cat dnasoll Ci Ul ki dug gl Jad Ol Jati Adil Kguolao de dunao de (dmosall ade Gill) Laiog 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2739 


pala A3 as dis Lal le, 


Artinya : Sebagian dari maksiat badan adalah menolong orang lain dalam berbuat dan berbagai 
maksiat kepada Allah baik berupa ucapan, perbuatan atau yang lainnya. Kemudian apabila 
maksiat itu berupa dosa besar maka menolong hal tersebut juga termasuk dosa besar 
sebagaimana yang tertera dalam kitab Zawajir. 


2 Ghufron Bkl 

Tidak boleh (haram), karena termasuk membantu perbuatan kemaksiat (I'anah 'ala al-Masiat). 
Namun menurut Hanafiyyah diperbolehkan kalau memang hanya mengharapkan uangnya. 
Referensi: 


Sl Jb dio 274 : 2x0 5 2 5adl algiall 2d all alinall Aula 
AS SUK to 3853 93 leg Gile SBI Ol5 kill 054) diusS ebi laltus pad 3 Kiital duog Y (233) 


ol 8)loll Jos drriS IE JgoSo al #giao 


sal lil elal yl5 duiSo 247 : 510 6 syal aleiall 2 xi 9 Elinall doi 

XD 383 4 3 Yg Jai oo 19 plan Lo 520 DI s9 « USS mo (il S3 V3) 

0 TwwSII 250 « Ol Spasi Usui GE yajall Jis CSI pu Ras Gawat) d lo550 Lol Ja il ane 
pESI R0 AMA 1S Ulas d3 slh € Ol di Y GX sa) 5 039 JA ya Alas sll OX 538 akun! 
Abs 983 S9 lil US 5 12) ouag Y pad Ras olisel 86 dos 5209 Gorlui 9 du 9 
3 Alah Ol el ab 98 SESI Lo Soasill Le ds  U5SNI sal ya dad sg Gale 
DI 0922 


si) dll MUSI J5 duiSo 231 : 5x0 wol sll WLJI al 

kal le TM NG dal ie Bag lb 3 mu ALDI 3 Un) oli dl K2” JB 
imonall lil3 dnonos ym 303 Jasll ade BNI « ola 4 kelola bio 269 SAS s3 9 Cal) Dll 
mat ygnkall Josll de Jady Cu3Jlg aab33 Lis 08 mod oSliul JAS jko8 Jo Jb Jan 

SIA Cabai AB PAN Da5 Tab 3 ASI GIE Jaka GIS SSI SI Lal BB ae Inosal 
SI 25as3ll 1983 Y yuk Kw $3 Jasa) yo Awi) Aluall 52 gg Tik WI 539 055 ladaie3 Sic 
lokasi Aoa3 £ vla W ul 3 Awal 58 Lea Aoa |, 3 JB Lt ol akuodl SI lu Jo alas Soge3 J5 
ale y03 J53 ISI ISd leg sll o,S dl lulasi ala3 € ol3 W yul NG pda adl Gal Tuo SU J3 € ulsbu 
ala da, d luhsi J i6 Os & yak N8 ApYLuul 99 lead Al 263 alus 


KESIMPULAN : 

Menurut ulama' syafiiyah bekerja sebagai cleaning servis / tukang sapu di gereja bagi orang 
muslim hukumnya HARAM karena termasuk membantu perbuatan maksiyat, sedangkan menurut 
hanafiyah hukumnya boleh kalau hanya memang mengharapkan gajinya. Wallohu a'lam bis 
showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/859471717408971/ 


3712. SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS 
RUSAKNYA BARANG PINJAMAN 
PERTANYAAN : 


2 Busyro Al Karim 
Assalamu'alaikum....... ma'af saya mau nanya.bagaimana ketika temen saya pinjam motor mau ke 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2740 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kota terus dalam perjalanan jatuh siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian itu, yang punya 
motor apa yang pinjam motor.? dan satu lagi ketika tujuan nya mau ke kota saja malah muter- 
muter dulu, terus pulang nya jatuh. Siapakah yang bertanggung jawab. ? mohon disertakan 
referensi nya dan pencerahan nya. syukron. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam. Yang bertanggung jawab adalah yang pinjam motor baik kerusakan motor 
tsb sebab kecelakaan maupun kesengajaan, ini adalah pendapat yg masyhur, sedangkan menurut 
pendapat yang lemah orang yang pinjem tidak bertanggung jawab mengganti kerusakan kecuali 
jika dia sengaja merusakkannya. Lihat kitab roudhoh imam nawawy (4/431) : 


Kb elgas 4 Uginud 4 sewa M 9d cas ab ISI. Uloall : Jail GDB dg leoSal 93 yuli UI 


Lag Saei bi NI yes N Lea “Jas ag asal 33 K3. ati Ibas alas 2 dig dal 
HD 9dg. 


2 Ghufron Bkl 
Peminjam wajib mengganti : 


s0 JSI old HiS0 328 : 5x0 2 & adl ala ia 

Ca Sl (R33) amati Jb J3 0516 3 ah ( lea al ) diglasu ( SL ) og y3 (Lab ul kios ) 
Jlastub) bsls3l 3 30 (Lab J6) ad usolo 2 Jlosiab Jo3 Ul ( Usi ) JlasysYb (Da ) 
A3 yaa ik CAN Jasad (SG AN pa SY lpio"K (olisall wasSa3 ale ) 49 (use 
al sus Jil JB bh ash 


sal Kill Jb dio 101 : 5x0 3 2 all gia Wc yo wall dala 

al NS ( diog 603) mo Jb 33 48 ( Usolo Jlamiluk N) ueiuall Sic awas 3 AK 5 kzusll (5 26) 
UI Saran SE 5 ale 5303 Sala sgl5 gal 035 ' G3 sis Gssl bo ag ale" Sl Lai 
GALAN U3 LG sal Cal J5 RAS AN Oluaisl3 JII 93 Y A33 load 4353 siAS Lio OS Us dal 
dalsdl 48 (3 Ulas D8 93 Ug3lall Jlagiw db aib lol AS3NI 3g $Sml le 5553 Jdu Sial 
glow Al Cb HS (wati db Ig Asa)ga sell SAI old diS0 172 1x 3 2 5all Rgioll dc 400 su 
Al ya HL 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
- Syarh al-yagut an-nafis hal. 437 : 


dy led sudi ab Isl: 

cal agiwall LAU coio : 1G Ablindl LSI. susiwoll yasu Nasi US yo deal sudi Wadi Is| lol . 
Al 4 kios . ll yag lg: Jati 4 Dagall M3 ,lcg . asi dal Sai clgw « Ke et 

KETIKA BARANG PINJAMAN RUSAK 

Jika barang pinjaman rusak dengan tanpa melampaui batas . . maka orang yang meminjam tidak 
mengganti. akan tetapi ulama' madzhab hanbali mengatakan : ketika orang yang meminjam sudah 
menerima barang . . maka barang itu menjadi tanggung jawabnya, baik orang itu melampaui batas 
atau tidak melampaui batas. dan ungkapan dalam " kitab al-muhadzdzab " menyatakan : ketika 

orang yang meminjam sudah menerima barang . . maka dia bertanggung jawab pada barang itu. 


pl um Ol0 Olga Y .. ls bigo Vlog « bilgas leo JS ISI! yalaia Kwll Jdl slale 1dw9 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH (27an ) 


Sebagian ulama ahlul bait mengatakan : jika barang pinjaman berupa hewan, dan mati dengan hal 
yang wajar/sesuai tabiatnya/sudah kodratnya'/tidak dibuat-buat . . maka tidak diganti. dan jika mati 
sebab perkara yang lain . . maka diganti. Wallohu a'lam bish-showab 


- Hasyiyah al-bajuri juz 2, hal. 10-11 : 


gg Was Y 4 lgi a95 inai susiwoll ade di9o.20 ) 8 UsSlo Jlosiuk N cb ISI Abal isi £ yag J4 
98 Jlanis Is Jamil gl Jaw dal Lgi BIS A8 Ugilo Jlasib Cab UB «pil suoi Yg LA 


u 


Barang pinjaman ketika rusak bukan sebab penggunaan yang diizinkan (meskipun tanpa 
kecerobohan), maka menjadi tanggung jawab orang yang meminjam dengan harga pada hari 
rusaknya barang tersebut. bukan dengan harga pada hari penerimaan barang, dan tidak pula 
dengan harga yang paling banyak. 


Jika barang pinjaman rusak dengan sebab yang diizinkan seperti pinjam baju untuk dipakai 
kemudian baju tersebut rusak (berkurang) atau hilang bendanya dengan sebab dipakai maka tidak 
ada tanggung jawab (dari orang yang meminjam) 


dl cab Il LS 4 mati 48 0 glg SI 4 kb ISI lgig Oleo! caddl sur Ho Si 4 yag Jai 
JS A8 y93loll Jlagiw dl 193 39 M9 Usia! Jlagiwil ey Cab ul 1 49 UgSlo Jlagiwb Y d93g Hola 
Gd dadu cai LN pasriauoll Liow. ciilo dy Gd Cubaiiad data 93 Lellosaisa aly )eiual 


Jika seseorang meminjam sebuah hewan digunakan untuk mengairi, kemudian jatuh di sumur, 
dan mati . . maka orang yang meminjam bertanggung jawab karena hewan itu rusak disebabkan 
selain penggunaan yang diizinkan (jatuh ke sumur) dalam penggunaan yang diizinkan (sebagai 
pengairan). 


amal Lgi MLS 4 Jg3g V8 y93lo Jlasiwb Y Lab Isl dg aggio 4 M9 Lado Jlasiwb Lab yB J3 hh 
IS Lo SY Ayah Ka il Gan Aly LIL Ac cad SI 4 Gnoil gl Jgi9 au Lai Sl 4 oi 
Wu »i Jk ul 43 dog M3 Lgdloll Jlagiw dl y0 mlg « dimas VM Ylip How gl Gaul 


Ketika seseorang meminjam baju untuk dipakai kemudian bajunya terbakar atau dicuri . . maka 
orang yang meminjam bertanggung jawab. dan bukan termasuk penggunaan yang di izini, tidur 
dalam baju tersebut, jika tidak berlaku adat tidur dalam baju pinjaman. 


iolel Luas LIS ISI Lagu WS 9S al Jon & leisuall doll pls pa 93 2SAOll gi Jiog . 
sllS gg WB yaSIl ISI Jual) lerisoll dual 


Termasuk contoh yang seseuai dengan baju di atas dalam masalah tidak adanya tanggung jawab 
orang yang meminjam, yaitu hewan yang dipinjam untuk memuat (mengangkut) atau untuk 
ditunggangi kemudian rusak sebab memuat atau ditunggangi jika masih dalam batas kebiasaan, 
dan juga pedang yang dipinjam untuk perang kemudian pecah dalam peperangan. dan lain-lain. 


BeLu9 lasall mac Judi UN 4 Jamiuuall Ga. . 0.0 gl A9 wa3loll Jlosiwdl All 3S 9d LAbsl lg 
sarall Cilisl gg « Aonatiwo saniwoll dung Al Lai « dis poll dy US ali AB ISI lo HNS « doll 
diy N) sapisaoll Ganoy NG JI aac Jul YA «Aap sasall Jo. Wale 3, 98 ueiwollg 


Jadi kesimpulannya : untuk dua pertanyaan tersebut sesuai dengan ibarot yang disampaikan yai 
mas hamzah dan yai ghufron bkl maka yang bertanggung jawab adalah yang meminjam (musta'ir). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2742 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallohu a'lam bish-showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/882197588469717/ 
www.fb.com/notes/901209176568558 


3783. DAMPAK AGAD MU'AMALAH FASIDAH (TRANSAKSI 
YANG RUSAK) 
PERTANYAAN : 


» Achzant Zyaw Kie | 

as 39 WI dos 9 Sule Adul 
Para ustadz, saudara muslim yang dimuliakan Allah... Mohon pencerahan... Bagaimanakah status 
hukum uang hasil dari agad mu'amalah yang fasidah ?? halalkah ? atau haromkah ? Monggo... 
barokallahu fikum.. 


Asa S3 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Melakukan agad mu'amalah fasidah hukumnya haram bagi yang mengetahui bahwa hal itu 
dilarang oleh agama, atau bagi yang tidak mengetahui, sebab mengabaikan kewajiban belajar ilmu 
agama tanpa alasan yang prinsip. 


Haram dan termasuk dosa kecil, namun tidak mengakibatkan haramnya barang yang dijual dan 
uang hasil penjualan bila memang kedua belah pihak saling merelakan terhadap barang yang 
diserahkan. Lihat keterangan dari Kitab Bujairom 'Alal Khothib III / 9 : 


S6 UI SNI 93 Us 33 IU SNI Yo calo DL Is Ls33 ASI (k31 La KK S3) FAl33 «oles 
AS M9 S9) 5! andal 99 alis (33 slakell SESI Las yasill ul ASggill JB LS La, uc. 
Ulas 98" 10333 ai & JB 5 ld Ri K3 job DE Uk mall ale Jilatall Go #bblaall3" 
sonmal al) p aoi ad 3 3886 Mp ISI dil! Mall Kadal LIS G0 Ea GS Us Jlall SS Lo! 
EN TT AAN TAAT In 


Catatan: Khusus untuk akad Wakalah yang fasidah, hukum melakukannya adalah tidak haram 
menurut pendapat mayoritas ulama'. 


- Ibarat tambahan : 
sol! Oli slal Jb AS 291 : 2104 5 alga 2 ai 99 Alina Hai 
MB) ya 3 € Ob 403 gl sll OI G 35 ol all 5 Mein en te pal eat 93) ) wall ( (SL) 
Sala Oa ga as ol ae al pa UI di 33 Ody susisl Abg si dl 
SL La Agu data Jekial ale 253 ah ala 58 usu ualaal bila 389 SNI RS sa) N Log 
ball el Sh pe ikal 383 0 Ka DI Lay HAL Sasnels GUlDAN SIB 533 saga XS oil 
Y Sl a3 NS pn Ad dls Hi Su Sl GENGS Jasa dy 15 Ul Jbb UB ola RSI 4S Lp 
dis 40 2SL NI dio Sgu Lo plab 95 Bilol | 35 ublsi ISSN a33 83 Hell isall ye J Jasa 
Di Bis in 3 cal B2 LIS 3 Hasil 3 Jia NI Taj Y 635 dl Rip dio oU JUAN AB 


SI Jb A50 375 : 5x0 3 252 algiall & yd adl alisall Hulsi 
da Till IE 383 Seal Ko Goal TS LA dll ale JG 5 Baso 383 BW S0 (ULUAI) 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2743 


SSI R34 Lio vE GE Tol GS UMY li ds Ya Nb GBI dlgaug BUSI guliug € jul 
Sini J8 La ole Jus diwall Cale3S Ale W RABI N gas Jal LaJ9 (uas 52 gali loil ) amal 
ia ag uli 363 la SK pd Lay polinil RAS Cikal JSI gia Well R2 3 Wal ul yag ilblkalk 
Ball gl ale 352 K gai yag dl us ASI BUSI JlblB elo Go IAI lol ES s0 y3 Y53I3 
ALE Ily Jlal Ci Gp SES 3 ly lbs N ADI 63 Abaal 5S sole il Las 88 Gal 
sig Lb GB UAS 095 K ole Uap WII 98 lol Las Sal 3 LS 30 3537 J5 dwlall akal 

Al Ala saka! sila 99 GI S3 Cab Ul 


SBI 5 AiSo 360 : 5x0 yo mAnll Seleb dll pad Jiwa! dita 

S3 II Inti le puth GI Jlo 9d CLS gl LS aj 939 ole Ugi3 Ul Aswdll (5 Alus) 
SSS ale 833 V3 Sibuod S5 b a56 Sic blloil des & AS CoA Sal 5 Anil wa Lo SC 
sana Lo) 9G ale S3gao LAN IS5 gl dbs gl Isl Salola SIS SS gl aga Jo Lal aga Ed 
ajaa Ul BN dal GS banasl gl laglgs B9 lapio LA 833 II lSS ISd3 mual ye ll 
3 Os yan AI 363 Lea SI Ag 3g N SJ Aas jl Seo nasi US Bls o3WL Lal b51 
lgi Lal K8 153 3) Naa GS G3 Aug di Kala 5 NI GKI led jo Up 3 SL ala, 
US SI Kelas l dp3ll &b 3) la gl dlu mo A55 yi al 383 gua At Aloll Abg Ra 
logole R0 53850 lagid US) Als Anal ia LaS9 Ul3 Am) lgi .20 KeiSol Us Bull Jl NS Los lo 4820 
dbs panai bil GI SN Ia dosa wib Ul a89 bilas S9! LE 48 Law MS DUS SI KEL 
AB NI USD ES R3 Jd Jus UB 33332 5 UE « Os ASI 49 LS H uc G33 pgtoll 49 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/910125592343583/ 
www.fb.com/notes/912494418773367 


3789. HUKUM MENERIMA UANG KARENA TERKENAL 
SAKTI HASIL EFEK BERBOHONG 
PERTANYAAN : 


2 Busyro Habiby 

Assalamualaikum.. Bagaimanakah hukum orang yang terkenal karena kesaktiannya yang 
bohongan..? Tapi setelah itu dia bertaubat. Contoh : 

Parno berteman dengan ponaryo. Kata ponaryo." Saya bisa mengambil keris dari dalam tanah, 
tapi harus pada malam hari. Walhasil ponaryo yang memang tidak sakti menyiapkan trik untuk 
mengelabui si parno. Dia menyiapkan sendiri keris yang dikubur dalam tanah pada siang harinya. 
Ketika tengah malam berangkatlah mereka berdua kepada tempat yang telah di siapkan keris tsb. 
Dengan pura-pura baca mantra ponaryo bersemedi dan keris itu diangkatnya. Si parno yang 
mimang agak lugu percaya saja dan menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Hal itu 
membuat ponaryo menjadi terkenal hingga banyak orang datang minta mantra atoupun berobat 
dengannya dan mereka membawa sedekah untuk ponaryo.. Nah.. Kalau trik yang pertama 
terhadap parno sudah jelas hukumnya itu penipuan. Tapi setelah itu dia bertaubat dan efek 
terkenal saktinya masih ada, hingga masih ada saja orang yang berharap untuk dikasih jampi- 
jampi.... Makasih... 

Jadi pertanyaanya : Bagaimana Hukum dia menerima uang yang hasil efek kebohongannya 
dulu...? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(27aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam. Uang yang diterima ponaryo tidak halal bila pemberi tidak akan memberi 
bila tahu ponaryo itu seorang pembohong / tidak sakti : 


134 bg alba Ale 

Cus libU Cilog 9 « OS al WOL Ob 3 3 3g Ae gl saus gl Dilan gl JAR y Jah Lilo bel Lag 
ygis pilu GEJI SINI Ii, PA ANA EA TO bilo SNI ale 253 abau Jae Jl 
339 jg Tidg Tung la el 


204 23 gd 4009 suga lal 
sun Usia deal 93 JB (369 gus Jb53) . diadly JSI Go 433 553 la Ti Ebi! dex J8 
Sal Sg 939 Im 3d3 4 BR elo DASI AJ Jay N Ubud dg ASI Cal J0 Gie os 

ogil ale A13 058 log cal3 Alia dsitoy al « Jus. 


3 CS : kia JB WS9 bae duo xi Sic 3 AA Lao api Sic ISI (dile alS 9534 lea ) : dg 
GG olga! 3 Jess ASI UI VI 4053 Yg « Klas Jlsy mbsoll ale ISI NI 035 Casng «0531 Lo Ella Y 
Jaba Ju Ae 33 GNU UbWll 9 383 dim Ul ale alaci GS3 Laki hi GA3 « A05AII R9 Kla 
a22153 dn33 DA9 cA399 HaD9 dagS Ball ogie sila 6d ES 303 JG a33 Lo Ula. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/908690492487093/ 
www.fb.com/notes/913574788665330 


3806. CARA PENGEMBALIAN HUTANG YANG LAMA 
BELUM DIBAYAR 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Pertanyaan : A punya hutang pada B th 1966 sebesar Rp 100.000,-.Th 2006 
utang tersebut baru dibayar. Saat dibayar si B keberatan dengan jumlah tersebut, uang tersebut 
40 tahun yang lalu seharga 1 ekor sapi. Di sisi lain meminta kelebihan atas utang adalah riba 
(akadnya bukan untuk usaha,sirkah,mudoroba dll). Apa hukumnya menindaklanjuti utang agar 
nilai suatu utang tidak jatuh berdasarkan harga umum ? Mohon penerangannya para sesepuh, 
semisal menilai rupiah sebanding dg harga emas atau dolar Amerika. Peristiwa ini benar terjadi. 
(Muhamad Nasir). 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam. Kewajiban si A hanya wajib membayar 100.000 akan tetapi si A dianjurkan 
untuk membayar lebih dari 100.000. Dalam masalah hutang yang sudah sangat lama sebetulnya 
secara umum ada 3 pendapat : 

1. Wajib mengembalikan sesuai dengan nilai dahulu tanpa tambahan atau kurang, (menurut 
Hanafiyah Syafi'iyah Hanabilah dan pendapat yang masyhur dari Malikiyah) 

2. Wajib mengembalikan sesuai nilai tambah atau kurang dari hari ditetapkannya agad, jika 
akad jual beli maka sesuai dengan agad pertama jika pinjaman maka sesuai nilai saat 
mengembalikan ( pendapat Abu Yusuf dan Fatwa dari Hanafiyah) 

3. Jika perubahan nilai terlalu parah maka wajib mengembalikan sesuai perubahan nilai tersebut 
baik itu bertambah maupun berkurang (salah satu pendapat Malikiyah). Wallohu A'lam 


Referensi : 
- Fathul Wahab, Juz : 1 Hal. 224-225 : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2745 


gal USU @S 9 AS LS ale del Ad UN " diw " dlio dy Ul ade pall dll gd " LSLANI 
alun 5)" Boguo dio pgtialg " Gal adl SI MN" Jlio "lia! yA.ikall "3 9 “JB ul wl- akulas 
sjla) S8" JB ul dl- "eLA Siwol OLS Ul" B3 bel) 2g S3 yS53SI akug le dll al ul 
an engan ON eLaS Kiul Jus Ol dala lan j3 3 ll" sad ba db" dawn gl LS 
J3 


- Hasyiyah Al Bujairomi Alal Minhaj, Juz 2 Hal. 354 : 


99 Sobull gu Crot 389 mall yuglall adil Sig 4 Joledl ylolull Jul Isas 9J9 (vS0iROI H 49 193 
vB9 UJI ylicb did 3, V9 dio 5) Agil y4£ SI dead JI US Cu53 dip AI JIE 89 & Modi ll 
sp Ja dd WM Wllbdl v89 dll 


- Al Fighu Alal Madzahib Al Arba'ah, juz 2 Hal. 306 : 


cal ega Ain d4 ul yAJISAI ac UB dioll 08 .doud J log «Jio J lo US) 335u Ul AL el 0g 
bol Ag yE da8 Led CMS ISI Lellio 5 NI ayla NG Les Jaddl Jlug Idgii LALSI gb «ld 4g gl Bagan Iagti 
umglell leling cles dlam 2g dnaidk c89 LS lie leinud » 4 ala Ul Arab daud Lo) IS Is 


- A-Umm, Juz 3 Hal. 3: | | | 
al das Jin NI Gaal Ulald Udkul Ad Lag EL gl Adly gl Lugi8 Gila yg ..........» melu JB 
lag EL gl Lil ll dad 5 


- Syarah Muslim Lin-Nawawi, Juz : 11 Hal : 37-38 : 


dolw sul yg JagS 03 Sal 0 Masi UD «0D ya M0n0 Liird «Sau ylaic uy oliy yg 020 ira. 
alun guill Ulun U pg3 Alila 13 akug le Al ola Al Iga le Ja US JB Byg3d yul uc 
ogloc | ali lg isalo tag J3 «Alto Gl Lala bd talas le Al lo wall Jl cakug le Al 
Simo Sasa #15 yo UB all oglacB sg yislor JB kas 0 s5 3D Law Y Ss Y UI “JS «ol 
SI yo 285 dg Ul p4E9 YSS U0 Ul ya Uni Gil 39 Na ntr slas 
JS bo ic sngioll UN dis tngio UB dsdio 53 13 Yo 3d yag HASYI 2) 509 dim yo sdg lc 

9d ol5 law Dil LS,E0l 9549 lc Loc eldNI 93 ob Jl Hai Oil LudS09 LAI sis 93 bg iuo 
yag al olacid dx WS gb dal 59 gl dewa 


al dang Jio NI yani sejUoladl elbul #3 Lg EL al Adly si Lugib Liku yp3) Hd dns, peslall J3 
Sa ip sasa ls: ) alba si saya BS Rolal Kove SSS) | (Lay lia cikal all aan! :3 

Hae X9 slglio 95 Ulos acale gl la lal Cm dusillg UBI yo C9! gl Lb jga al SNSAI 
aa Gg d1 Rod Ud Ul 0e Jitu ade Ulgall 99 uu 53 93 slag. (Dale gl Luas. 
ilolall al wd Hdgg0 Cu ul dind 3 C3 yo de Jinll elias Lesti) #laualasil al Lgingd tol. 
Sean ur JUN GS abg yaa saat Bil era pp Ts GOS Jinll 203 
3) (I5SH9 ASM gl Lali yo) 


Jas ade wis J9 "1229 5/121 sig Jl amal "Au bila 13/4485 yail v4 ella aloU Ggsoll (1) - 
5/60, 2/534 Jalsll king. 

3/33 AYI (2) 

21534 Jusll Ri skil9 "2043 203 2 casll 353 (3) - 


- Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah 21 1 136 - 138 : 


YA NTT UP TI adan dugiill dc uu gal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2746 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


TE mada INN Lai « “333 Pee te Yi Pi dll Ta K5 Sy) ea 
alGall Id 49" was lg. 


oi al 240 v3 3 LS) 9 NS call A6 98 Cu losap Ka8) gl ANE SJ dag Cai SI ALI 03 was 
Jlsal BDG ole saglsI Gasall A5 Lo gd ega Cas 388 0333 Ul 39 dB Je al gun: 


spoi ale Cola ul 3h3 kd3ic »seiall ole Gl AbbSl3 della days 43 :J3ONI Jas 
9. (1 Olga Gill Gada sukai Il ESL US Gas! 93 Las Cubllg ata 99 sll sll Judi 38 O3lSI 
Ac 835 5 Yg SI K3 ol Ca Catag sil sal GK. 


Sall KE An S3 Ul ondsll ale Lang Gl 3h3 - GE Sic Sail dle3 - Alas) MN Leulll Jala 
29 USB K9 sial Rp dala Kali 933 Bl H0 deal 93 sii 29 LAS gl NI de Lb 
vas (1). 


gl Na ale bb Sl SJ daud Isi La das y6 Ist 2 € Sl 393 FIGI 2 Tic 459 JI Jalla 
Sale Lis KG J BI lol was (2 1 
Ol asal senja ra va Il SL SI 5383 33 Jiall a03 osasuall HS J3 ole bian - wd Jl JB 
sdll (3 bl setara “9 Tabin 2S ad se WI cw yng KS Isa II 3S I ISI lu HIS Sagu 
sSII N CJKall ta Jk (4. 
MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Iki Alawiy Rek. 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/882223991800410/ 


3839. STATUS UANG PENDAFTARAN SANTRI YANG 
TIDAK JADI MASUK PONDOK PESANTREN 
PERTANYAAN : 


2 Sang Pencari RidhoMu 

Assalamualaikum wr wb. Ketika Ada seseorang ktakanlah Si A Dia adalah Seorang bendhahara 
Pondok. Dia Adalah pemegang Uang Gedung (Pendaftaran) Ketika Ada beberapa Santri Yang 
Tidak Jadi Masuk Tapi Sudah Membayar, Otomatis Uang Tak kembali.. Kemudian Si A tidak 
Menyetorkan Uang pendftaran santri Yang Ga Jadi itu ke Kyainya Dengan Tujuan Untuk 
Membiyayai Ketika Ada salah Satu Santri SaKlt. Tapi Kemudian Uangnya Dipakai Si A. Untuk 
Membeli Pakaian, Kitab DLL. 5/ 6 bulan Kemudian, Dia masuk Rumah Sakit ... Pertanyaan : 
Bolehkah Uang Itu dinisbatkan Untuk Berobat Padahal untuk membeli Pakaian kitab dll...... 
padahal biaya RS Sudah Orang tuanya yang menanggung. Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Uang itu Tidak boleh dinisbatkan Untuk Berobat, bahkan uang tsb harus dikembalikan pada 
pemiliknya. Namun Kalo pemiliknya ikhlas maka berarti uang tsb milik pondok. 


Referensi : 
134 yo & laa Uli 
Cu lbh abg 4 « GB SI SOSY bl 93 33 Je 3) cai 3 DD 3 JAS Ubi Slpyl abel Lag 
sgie Jilu GEJI SINI Hi . Sala lou Lau doll 53 S3 5 3a3 Gio SSI We p53 abu ale 3) 
4993 A3 didg Ann lp € al 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2747 


204 pp 3 gd 4009 su lala 
sus Kasian Arsa 48 JB (363 gus Ib53) . dialy JSI G0 3 553 lal is Ebi! dex J8 
and SI 933 Is 3d3 4 Bl elo DASI Al Ig N Ubud 9g ASI Las J05K13 Gie os 

ogil ale a53 0586 log ca3 Alia dsity al « Jus. 


R3 WS: kia JB G9 slael duo xi Sic 3 AA Lao api ic ISI (dile as 9534 lea ) : J3 
G6 JI 3 Jelita SI YAI 4053 Yg « Slalu bsoll ale ISI NI 055 Casng «0531 Lo Ella Y 
Jab J4 Ae 3 GS ubUll 9 383 dim Ul ale alaci GS3 Laki hi GA3 « A05AII R0 Klas6 
425153 4x33 29 4893 WaD9 dgS Bgll ogie sil 6d ES 303 JBS a33 Lo Ula. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/910536492302493/ 
www.fb.com/notes/927244557298353 


3846. STATUS UANG JASA PARKIR 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 
Assalamualaikum. Apa status dari uang parkiran motor dan lain ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Pada dasarnya dalam akad Wadi'ah juga mengenal istilah upah atau ongkos, 
artinya diperbolehkan untuk mengambil ongkos atas jasa tersebut. Namun karena dalam kasus di 
atas tidak disertai adanya transaksi atau pensyaratan harus membayar upah, maka bagi 
pengguna jasa parkir tidak harus membayar. Sedangkan uang yang diberikan tersebut lebih 
tepatnya dikatakan shadagoh/hibah. 


Referensi: 
will old doll duiSp3 1 50 93 2 ya Cueioll AS gu gol! 
ole Kat Sl OLI sae Lo Lil ayal 43 INI € ol 3 clan! Gp SN Y SI ea Kas Gl (MUI) 
sanad GX dang bas ye Ay sasa 40 Lengiui NS ASLI AA al umi 9 “asal SI usul 
«9 | sai gai 5 as yll « aa Wali dallo cola sll 93 sLivl gal Ne A gg sll dala lkagkall 
al all d3 Gil G853 Jigal DN sda dang) abis Uslio Rp3) (3 yogs bibiil GS 9 ho 
ati 0 4 Sololl 90 es 9g . boslo Lio Abi Ig aiela daogll aa ale ISI jitu Ul goal 5932 
ade | gua Ge3liull « ul dsn 33 3 lb in JI Lo danyall Ban ade 053 Sk « ol gagimal yaa « ulasll 
&bJi SAI ri Roll ade Lal dang Ig LI CUS nda ball ale 3, SNI SI 93 Ball GS 
al dls 953 € asli aJeig sal (Ls sud sala ac 3,511 asI 5laS 
Sal lb duiSo 629 : 500 3 s all Jonll db 
Ul dilas Joel Ing Al dil 0933 Lb de Ab dll Bs Abs Yg ,Kitul 26 So Yag oo) Jas 3 
22553 Jdl We Lon Y dl Je Ig dio dg Ul BII SIS Ida Josall 5 Jrall die Log Y al Ygl adl 
al sd» dll 


2 Nur Hasyim S Anam 
Wa'alaikum salam. Bisa sewa, bisa ujroh. Wallahu A'lam. (Rz ) 


LINK ASAL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(27as ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/838452489510894/ 
3858. MUSA@OH SELAIN KURMA DAN ANGGUR 
PERTANYAAN : 


» Yusuf Al Asad 
Bade tangklet. bolehkah akad musagoh itu diterapkan di selain anggur dan kurma ? contoh 
perkebunan sawit.matur suwun. 


JAWABAN: 


2 Muhib Salaf soleh 
Tidak boleh mas. Musagoh itu khusus hanya bagi kurma dan anggur. 


| MY ye Till Ol 2 JI, 
SSI 9 Ill 8 roll 59 20) lo43 lagale mol gluc gl NS3 9S Ul: dim (Call) Jadi » 90 bg Ha 
ae 4S 0 gay WE load u VA 9 yO5SII US 9 1S JJI 9559 Roby wudl d. 


9 ibu 9 lbs 9 Cor Yaa Lap 48 de Billa! Tai NG Lie gl ES oa Uh SL ska 


alel all 9. ago 


? Ulilalbab Hafas 
Kitab roudloh : | | 
2 log Gw lo: | Jodi mill D. olowuid « OLI yo lad 42 lo, Lis gl NI ysS Ul: Jaa Doo 
20459 la199 « dgoig alllg « paosuollg « ssalI ad doi Ob: JoNI os |. ubo Jas. 
Row al DS € leg Jia pa 9d Lal leg. gia 1 saadlg . Laale Aleluol! 3195 : all « 
del allg . Kid : mudi : calo ug Lesiog . 
2 Wong Gendeng 
Kalangan Imam Syafi'iyah berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam 
Syafi'i tersebut berkaitan dengan hukum zakat-Nya Sahkan-lmam Syafi'i dalam gaul jadid hanya 
membolehkan musagah untuk pohon kurma dan anggur. Musagah tidak dapat dilakukan atas 
tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur. Petapi dalam gaul 
gadim, Iman Syafi'i membolehkan musagah untuk semua jenis tanaman. 


Referensi : 


| | 882 7 2 mw Selall - doll “sasa 
cal Jet 989 « marill 3 JB Ag ladasl : A33 Ale Blu! 193 id Lana JS lo CI Kwilg : Jua 

kill yo Rialy « kol cl yo Jul iso JlxYI 99 gatal lal Ail Angg Byila le Belu ul » 

On al ala ahe al sa aa Yes san IS Sa Le Ea 

nadi 99 JB Ag 7 wubil Jgillg. lay Cpu la0 pul Gino Baluall LNG « Jul A3 ye las 3 « 

00 salad 053 lal « ASIN Isu Lolusisi » Alloh lgaS» std ade Bliluall jl Ius yul Jas 929 

099 logad SIS JI 39595 ASI, Jul poluaisl adas 4 atu ug «lg Isl un Godll 99 Luisall 

fla SES sa co lane ses laa Keane sang us aka aas 23 lala 

sea RS la al S9 laga Cl Can Tenle alih JL sada oa CI 

li 039 Bull ox SU sokal 


aluo ade Sogill 2 ui 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2749 


ale: geilidl bg « Hots Jill ale 3954 : Sol Jli8 4 olatYI yo #liluall Ale 5953 lai IsalisIp 
db ikas) lb os lolb . dll Ja gg « oadNI R02 ale yani ! ella J9 « Hots call Ja 
Ja Sta JB LSI dua) 3S ad ala Sl palu log . le yoga! Ad ae, 

del ailg « aule yuli, Ruoall Jadu Isag . dnlunollg dalall Iga um ? Jli9 so log . lg NI ala. 
dogleall cl 32 NI 00 land 42 gl gu) gl Lis yo dule GEluall & all | ulu $$ (leio & 54 lo Oloiu ) : J3 « 
dil lay slss ale Belual yasgaall Sis . satll yA elb ul ale : dgiS Japan ale 332 

ai al Jali co Ule Ulet. 

uls « dllual lw Acol sol 3195 63 U9ASNI adg 09431909 ye3lull 4 Ribu (EL) sl Jai yo) : d3 

le CALAI ale Ac ag £ Ja ale Gili « ilual les 53388 «Hd yiio 3gnU Y adric del jall cu 
sal J9» sand gr ANN s0 US lo NI las Yg idyiio N Seolyall 53an Y : elo J3 - sr 63 S3 
adal gal cal J9 » bisu bio glg . lng3 53 gl laguan claw Ubidrwi Belualg call: 353 dis « 
SINI Ugal Ras ualg «dan ala « S0nl9 « Laiamall slgi99 « und Jilug « Son09 « Guy gl9 
29. yaS Ca) oli Alb 4a Iaag . dy yaio lagio dasl9 JS 5 95ig « Cisoiso Ac jl sol 9 Sl8Luol 
laun!) 395 sisa Ng: Akta wax db #lalaall lerwslss la) jus 133 A6 all ng esa Ula, 
vaaluall 1N9 « sgui JS Hd ic) sallS gag « Elosdb sila al « yA dl ac Luls dc sll 93 39290 
da Jala desain kas Ie soil Bas Ya 


@iysSII duga)! dc 9. goll 

Lai sai Ainan ASI" HWllg LAI ale BY led UE u9d aSIL9 Jill 98 8 jils ieludl Asal JB 
Ill yw Gotio bd 46 Joig adl BI Ablsl gios digo Jils Yo 24 yo il gai20 bi sai9 2 IL 
2S JSI ade NI dlu s0 Wall al bu Gya. 

audi Gu ac Loio owl uo ll das 9 4S» ,aloli JB: 

Hlisy d lo set mg #SI Jill 1909 Uc ilblual! 192 99 sesal HD30 Alis, 9 JaNI pw 


e, Jade 3954 N LS, ale biluoll 3335 D6 Bola io II s0 Yo yA 

mudi dg gia! LN H0 Asu H0 3219 AJA H3 cu Mi 4 3. 

pulo Bbluo! 5lg3 183 42 US lo UI sll: 

lalu el yo JET suro Jl y3 gatal lal Gl #Agagg ai 93 Hail Jp gag , sIgadl :ladasl 
Sell 0 goa JA JS UOSL USS dl Ro ,eale Belu! 5195 99 JSI wal Wslsl yo gioll9 
Sla Moi Wo pas! Aiitup luas! NG "sil A3 0g losL3l lag le all lo. 

29 JUL Lolos ,albL pall ade dBluall Jl "was gal Je3 989 NI 649 JB ug 1suWl Jaill9 
| pdl og plg Jill u Sodll 99 ira! yo sesi 0 S5 lal: 

Ola Run» 0 ladlguw Lo 192 lagu? ISI gag a Sl JSI olaisl 199 uwisoll sala, 

Ja aa Isl US ISI 06 , UI Jils yo load US 99 logo 3 ULSOI9 lad ai 39 5 :wuWlg 
33 JSI om SAI abal 98 Bulsall an2i LS li RAI US9 ,lagid dlbluall CS.0 logalc olilud 
lu 


ago! day 

29 Jill 98 Kansil J3 : bid Jul 3 NI dlu U3S3 Y :»gbb J3 sabtu Joo y$ abal 
HI USSI9 d592D 8 yo dl Arial log gs Jl adlo Ula JS cubi Jual SS 9d 3925 1llo JB9 is 

Obat Bul ye Jao3I? 


2 Muhib Salaf Soleh 
Tidak boleh berfatwa dengan goul godim kecuali 18 masalah. Dan masalah musagoh selain kurma 
dan anggur itu tidak termasuk salah satu yang 18 itu. Wallohu a'lam. (AS). 


. YY ve aim Ol 3 ll. 
93 lgi lo US Ul 9 adil Udi 0 Lp Jogd Uluo das gulai VI mill UdSML cL3NI 3 924 8 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2750 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


us acluill 959 pat 1: 9D 9 melu pdl as sls yad gb SI Jill dg) d3 9 masal Uh 

Sen yoo yua asih arc 9 .Y. pagilb VI SBI clodi yudi Kore 9. Tuai xU II lol 93 dll, 
9 V. Gitdl Ko dll Ugal 89 sldiol 9 Trmall US 99 Kngiill 9.0. ml JJ JSI a53 3 
Pend gali 8 maolol soldb 29 9 Leni ASN H9 8) ll dsl)3 Ui mac 9 .A sudi Juni Ulil. 
SUS ali dal 91. dl selil Hd» poll slasSl jla5 9-1 s8 mac ic bl UX 3 

Ja 9 NO.ago Uc SAI Kuall uc Ml aluo lg 9 12 56 JI 98 Jaa Jlucl pas 9 .1Y.cudll 

9 NA. boonso R9 JL 0 99 Glmoll Jas 9 IV 5)lodll de do dl ybs 911 yosb Jadll bl al 
Jel ll 9 ayal Salodl dbgy JI Y959 


» Ie 
Alfigh ala madzahibil arba'ah 3/27 : 
II al 33 18 LS Ti yA HS atu Lu JS 93 Rai Joleoll svg Belu! :1 JL - dasi 
SDS gg m5 IIS Gludlo SL JS 1 263 US slow EL 93 Rudi JS ladgoi9 (Jsull) Jll SS 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/927019457320863/ 
www.fb.com/notes/928160060540136 


3864. HUKUM GAJI PEGAWAI YANG SERING ABSEN 
PERTANYAAN : 


2 Mbahe Sopo 

Assalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh. Bismillaah. Sahabat yag dirahmati allah, ijinkan 
alfagir bertanya sesuatu dimana hal ini berhubungan dengan saya pribadi. Statuz saya itu adalah 
seorang perantow yang mencari sesuap nasi untuk keluarga. Disini saya bekerja pada non muslim 
(cina) dalam peraturan pekerjaan yang dibuat oleh sang majikan. Dari segi waktu. Para pekerja 
diharuskan berangkat pada jam 7:00 dan pulang kerja diharuskan 7:00 kalo dijumlah menjadi 10 
jam di potong jam rehat 3 jam.Di samping itu ada tambahan kerja lembur 4 jam buat nambah- 
nambah sebagai uang makan Cuma para pekerja kebanyakan tidak amanah dalam menjalankan 
aturan tersebut. Bila berangkat kerja kadang jam 8 kadang jam 8:30 pulangnya pun kadang jam 5 
kadang jam 6. Naa sedangkan yang 4 jam tidak bekerja cuma kalo sudah mao gaji semua dikira 
kerja 14 jam. Pertanyaannya : 

1. Apakah dengan tidak menjalankan amanah dalam peraturan dari sang majikan termasuk dosa 
sementara saya dan kawan kawan mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggal yaitu 
sembahyang. ? 

2. Apakah uang hasil kerja yang mengurangi waktu tersebut termasuk katagori uang haram ? Poro 
guru mohon dengan sangat atas jawaban antum semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak 
terimakasih. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalam. Termasuk korupsi (mencuri) waktu, dan uang tersebut (yang tidak kerja tapi 
dibayar) itu haram. Untuk urusan Ibadah Sholat, alangkah baiknya minta waktu sejenak pada 
majikan untuk melakukan Sholat. Wallohu A'lam. (ALF). 


2 Ghufron Bkl 
dalil AS J9 7 US y8 uks 5 giwl Lao su SI Isi MY @Jluo)165 YO Uda Jml! duga 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2751 


Obitiwall u0 US Ul XI cl 499 gg JASA Ba Uni Gariay XI sil N Ul Kedai dolio ag yo 
JB doll ade HSNI 953 Uk b333 Cus SlituN dSol3 530 yel gl sial Sic culiul gl se 


sil Dil. 
2. Upah di hari yang tidak kerja hukumnya haram kecuali bosnya merelakan : 


134 pg alba Ali 

Cp3y Ubb Ling d4 « 0S Il By Ob 53 3 3p3 Al gl satu gl Ao gl Ji y Sah Calo bel Log 
sate pilu SEJI SINI H5. PA NN PA TC blbo SAI ale 253 abon Jae 3) 
4339 jig Tidg dung lo ea 


204 3 gd 4009 su lala 
sus Kasian Arsa 48 JB (363 gus Ib53) . dialy JSI G0 3 53 ad di Ebi! Tex J8 
asal SI 933 Jus 303 4 Bl selo DASI Al Ig N ball 9g ASI Casa J05K13 Gie os 

ogil ale a53 0x86 log cal Alia disitu al « Jus. 


23 S3: kia JB WS9 salat duo xi Sic 3 AA Lao api Sic ISI (dile Als 9534 laa ) : dg 
A6 og 3 Jelita SI YAI A03 Yg « Sla Alsy mogoll ale ISI NI 055 Casng «0531 Lo Ella Y 
Jab J4 Ae 3 NS UbUl 9 383 dim Ub ale alaci GS3 Laki hua GA3 « A05AII R0 Klas 
422153 4x33 29 4893 WaD9 dagS Rom ogie sil sd ES 303 JBS a33 Lo Ula. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/903654709657338/ 
www.fb.com/notes/928303637192445 


3865. HUKUM ORANG TUA MEMAKAN HARTA ANAKNYA 
PERTANYAAN : 


2 Ifas Irama 

Assalamu'alaikum wr wb. Mau tanya pak ustadz..? anak semuanya tanggung jawab orang tuanya. 
Nah pertanyaan saya. Saya punya anak masih umur 4 tahun terus di jalan aku ketemu sama 
orang. Terus orang tadi memberi roti, nih roti buat anakmu. Apakah boleh aku makan roti tadi...? 
mau minta ke anak, anakku masih kecil belum tahu apa-apa. Mohon ibarotnya pak ustadz..? 
wassalam. 


JAWABAN : 


Waalaikum salam wr wb. Melihat kasus yang ditanyakan dan melihat berbagai pendapat ulama' 
tentang hukum orang tua mengambil harta anaknya, maka anda boleh memakan roti yang 
diberikan orang lain ke anak anda tersebut. 


2 Mumu Bsa 

Hukumnya khilaf, ada 3 pendapat : 

kak Usigle 5 Sa IA Vglld dl gldo eh, SEA BJ: “IV 3 Laga Den Ty alel Lay al go IN dal laila Ula ary SARA 
HA 3 3x49) Kladgle AI Lia gALUSA gilsilaaya gala SG IYuala Lasaa , - LE 2S D3 ag sial! AI) AJ dd Ale 


Ing yes pal 9 Ja (ya Silsu jl Sl: JI - Tae pan eka gue as AAN Ga Jay Lallana 
Insagl 25 Yen), gag Ilariaa &, Udi gg caa Usia 


Ulama ahli figih berbeda pendapat tentang hukum orang tua mengambil harta anaknya dalam 3 
pendapat : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Ayah tidak boleh memiliki harta anaknya kecuali yang dibutuhkan untuk menafkahi dirinya. Ini 
pendapat jumhur Fugoha' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi''vyyah dan satu riwayat dari Imam 
Ahmad. 

2. Ayah boleh memiliki harta anaknya berapapun secara mutlak. Ini pendapat segolongan 
shahabat seperti Umar bin Khothob, 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas Radhiyallohu 'anhum. 

3. Ayah boleh memiliki harta anaknya dengan beberapa syarat, syarat yang terpenting tidak 
membuat kerusakan dengan harta tersebut. Ini pendapat mu'tamad fatwa madzhab Hambali. 


2 Mas Hamzah 
Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud : 


adl og 00 TSI dua Hull 30 Ara yo Ja JI J9 "JB dil al 9 le Al alan sll os die ye" 


Dari Aisyah dari Nabi shalallahu “alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Anak seseorang itu termasuk 
jerih payah orang tersebut bahkan termasuk jerih payahnya yang paling bernilai, maka makanlah 
sebagian harta anak.” (HR. Abu Daud) 

- kitab aunul ma'bud syarah sunan Abu Dawud : 


us Wsl9) 98 : (ulu yul Ly las ) jo KwSIL JI duomii ? guaboll JB : (AS yo Ja Jl No) 
adlaol adl «SI : (ain ISI) adlaol yo 193 : JgS ama SI: (Md 315) ac we Bolos US duic 4 KSO 
Soyiitn Yo yueg EL Mic aw Co alis US Isl dslo Jl dc caNJl II dam : suulall JS 
Jl 
3D @isile yo) ur dg UC asu pad ul Curas yo Kalo vla silwll as, 383 : «5 Jual JB 
2 Wong Gendeng 
Tambahan Referensi : 


an Pa ! | | 320 15 6 & yisall 4d 
PS gl Jodl US Lugu eye R09 ASI ol DAI dal go Sloig es bo J9 Jlo yo 384 Ul UX, 
dub J9 Jo yo d8b Y Ul Kuas 4 valas Lu SSL X9 9 pasa X9 eyAb S55U Xl Hlodas! 

Ta ag SN 

dal oa Xl ola Jb wod3b ul Jl  sadlallg blog Aeyia gal J9 

Ada sebuah riwayat hadits Nat ' aan . 1 
adl ASI Sic AI dls J0 EU Keday J3 Elis 6 SAW mag Jls 43 dbgws Jlgll 7 Gl Is) 


Mereka berpendapat, Sesungguhnya tangan orang tua meliputi harta anaknya, ia boleh 
mengambil yang ia kehendaki. Namun sebagian mereka berpendapat: Tidak boleh mengambil dari 
hartanya kecuali ketika membutuhkannya. (HR. Tirmidzi No.1278). Wallohu A'lam (ALF). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/904752739547535/ 
www.fb.com/notes/928326580523484 


4037. HUKUM MENGAMBIL BUAH DARI TANAMAN MILIK 
PEMERINTAH (UMUM ) 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2753 


Assalaamu 'alaikum wr.wb. Pertanyaan : Bagaimana hukumnya mengambil buah milik 
pemerintah ? misalnya pohon buah tersebut ditanam di pinggir-pinggir jalan atau di taman-taman 
umum. | Santriwati Dumay | 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Hukum asal tidak boleh, kecuali ada pembolehan dari pemerintah. Karena 
satu contoh untuk menebang pohon pinggir jalan saja harus seijin dinas pertamanan / 
perhubungan... kalo maksa, siap-siap kena pasal aturan pemerintah. Itu kalo dipinggir jalan, 
apalagi pohon-pohon yang ditanam perhutani. Jadi Jika memang sang pemilik / pemerintah sudah 
tak menggubris atau sudah diketahui kerelaannya maka boleh untuk mengambilnya. Wallohu 
a'lam. (alf) 


201 yo 2 52 dy009 suga luas 
pLS), ale gl Laic So asel Ul elaid Jeli bold 3 g5 

Tambahan ibaroh : 
(60213 Joall dal) 
S3 sl95JI 98 H3 X9 JG AI 9 dsb ola) gl Leic Jl call lc Ul soni U39 bell oli 954 
J5 «3 ulas JSI dion SAI Jloll yo ELSA J0 3 WS WN al LS) Jl Yul yw JIN 
pal api Wil lens sni yo yAL,SNI 


MUJAWWIBB : Ubaidillah Hasan, Mbah Godek 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/936846749671467/ 
www.fb.com/notes/937766506246158 


4058. HUKUM MENYITA BARANG KARENA TIDAK BISA 
BAYAR HUTANG 
PERTANYAAN : 


2 Ari Alghifari 
Pengin tanya kalau menyita barang karena tak bisa bayar hutang itu gimana sih hukumnya ??? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Diperbolehkan, jika itu memang alternatif terakhir untuk mengambil haknya, dengan syarat harta 
yang diambil sejenis atau senilai dengan hutangnya. Wallahu a'lam (DA). Referensi : 


505 call Jual ab 
410 as Ul) SI Sie Lag S3ES bhi (ISS) 5SI Sie (Ui) Gak (Sial Ul9 ) SI ola d0 
ai Sp Oia Pa TS) BALI (AI) Bogel Wira BALI AB NI RE Tas (15933 s3 

gilao) clE (Sl) dsic Cak HI dang A85 Anya Clay Al SI 3 dalan yg Uu SL S4 (Wb) 
— Jumiall 2653 V3 inn GE UI (Kla ES Cai) K3 d GB Us Ala Ye (SSI) IS al US io 
SI SL Kl lamoae3 So gldls Soil Us Jasa JGA oles lsig LN Jp Jess les ola 
Jitu GS Nias (Agus ) 0S ole SJ laSis (0512 ) SSI AS Gulo ale psi UI (S) Ski all S5 

PN JESII muap ala GA C0 Ll ll ge 03 M5 SAY 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2754 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/924184137604395 
www.fb.com/notes/939769452712530 

LINK TERKAIT : 
www.fb.com/notes/piss-ktb/3045/765922673430543 


4114. PENGERTIAN HAGOUL ADAMI 
PERTANYAAN : 


2 Aang 


Assalamualaikum....Saya mau bertanya. Bagaimana pengertian yang benar tentang Haggul Adami 
? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam... haggul adami adalah masholeh dan taklifnya adami, yaitu setiap hal yang 
yang bisa digugurkan sendiri oleh si adami. Lihat kitab fighul islami (715369) : 


ul) lesi gag san Ki as Las tell: 359 Jani al ll 9 a03 ng wlles dil IS uw Ill 
abolisal sal) yaa lo JS ag3 All Is lol -abliuul. 


- kitab anwarul burug (1/140-141) : 


mall 359 dgig o20l All 353 ( wmodA1 Gas dac89 les Al Jai ix06 4 gado suWl Hall) 
JSI Ugal 533 slall S9 KI 45533 uladS Ja ollas Al 15 aldi BOS ale Hg andlLno 
Ng boa Alias gd Oil yA ae Hay #isigihill SS mall Is gl lil j5 A8 Ulas Jd 49 lis sud 
IS Us9 oles dil ds s3 diniao adl Gall dls Jllcub oy0l 389 wllai dl ds A89 VI Mall Is yo les 
Sal 993 Alok as) Lo JS beli NI daan ll Hg laila all All js 3g NI sll Is sa Yeni 

adlas dil ia Wib sii SI 993 Alia J Gaal lo Jgn S3 V yusi 


2 Moh Ilhamuddin 


mutiwodYl 458. Oles dl G5 39 Lo « yUlillg . 001 J5 39 lo « ladroli wd ade dgtall9: Jung 
SIS 4 alel Jl ag GAS NY « Ugal M3 € ati 1563 « Jlall dio seuatall gl « Jlo 38 lo « lodasl uya 
CASN G8 bel dll SSI go aa un Yd IA Lagi 9. 449 4 Ale Kedoll Lil « diy Kors 
X9 4 Jlon yaa lo 4 GUI mail. Pule asn ole Luo LIS ? alwg Wle All Kala sll Ja as0c9 
da5 jJlg « GI 9 « Sl « Las x59 « polos : Gmddlan NI Guiy X lo JSgag « Jloll dio 3 200) « 
Solo « s X9 «Nasa A9 mill Sig « 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 
Wallaahu a'lam (ummi). 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/942880759068066/ 
www.fb.com/notes/944404452249030 


4192. MENGAMBIL TANAH ORANG LAIN 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2755 


2 Mas Arya 

Assalamu'alaikum, poro alim sedoyo, ikut bertanya, biasanya orang desa lau sedang mau tanam 
padi, itu memperbaiki pematang sawah (galengan) biasanya mereka sengaja atau tidak sengaja 
makan daleng (serakah kepada sawah tetangga) itu hukumnya bagaimana....? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, hukum mengambil sedikit saja dari tanah orang lain secara 
dholim hukumnya haram dan hukumannya sangat berat. Rosululloh shollallohu “alaihi wasallam 
bersabda : 


mal Ria Yo doll 297 Sako SB alb LI G0 Ia SSI Ye 


“Siapa yang mengambil sejengkal/sedikit saja dari tanah secara aniaya maka dia akan 
dikalungkan dengan tanah sebanyak tujuh bumi pada hari giyamat “. HR. Muslim 


- kitab syarah nawawi ala muslim : 


Lud30 989 « Mpp IKU Nk vol a39 « dugic buleig mod aa big All ai Cuols NI 0 3g 
KAA Lag yan Y : - dc Jl gus, - dini gal J9 « yagonll UdH0g . 


- kitab syarah miskatul masobih : 


(0651 00) asi Sally 0538 SI: (Liat Sl yo) - alug lc All Kalo - dil Jaa, JB : JB 
elu ade : (@glu ) USD Yo sasll » SS: (MB) al ASI : Sl Jillao Jaaio gl Jls sid Joato : (lal 
(omdol Ru yo doll! ag ) dis 98 Bab Jesu ! SI Jagaall 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ta'bir : 


| | Se moga Jalal 
vS03 yo Lai ale v0): JB alus Ule Al ala yuill ul davle ye) - 2421 jali coc Ulil LL 
le Gio | 001 ga 00 Ul Spb ) 

2428 - (UB lab v2 yo lum sal yo): Ae KL JB dg ya MW SI 
jar 0 "na Bal d9 Ale Hii (co Bus v0 doel 253 abu"). 

2429 - (Sob Ai3 yag KAA Go Lou gbisl yo 1 : JB plg Ale AI ado yll ye R4, yul s3 
sal olg, ( yndol Rw yo doll ay Ul) 

2430 - (La Gs ag ad YA) yodsl yo: alwg Ane All slao MU Jgaa , JB : JB 500 wal Sg 
Solsalg saat og)  wndol gw ll dobill a97 Y) 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk noz47&1D-767&idfrom-1830&idto-1847 &bookid-47&startno-1 
Wallohu a'lam bis showab (NN) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/940699102619565/ 
www.fb.com/notes/954339967922145 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2756 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4196. YANG BERTANGUNG JAWAB ATAS RUSAKNYA 
BARANG SEWAAN 
PERTANYAAN : 


? La Adzry Bi-hubby 

Assalamu'alaikum, nderek tanglet : dalam urusan sewa menyewa, bila terjadi kerusakan pada 
barang sewaan, apakah si penyewa wajib menanggung kerusakan tersebut? contoh mobil atau 
rumah kontrakan. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, tergantung sebab rusaknya barang, jika rusaknya barang 
sewaan sebab kesalahan penyewa maka penyewa yang menanggungnya, jika tidak maka bukan 
tanggungan penyewa. Contoh misalnya menyewa kuda kemudian kuda tersebut dipukul melebihi 
kebiasaannya, atau digunakan untuk mengangkut barang melebihi beban yang biasa dibawa, 
maka itu adalah kesalahan penyewa, namun jka digunakan seperti biasanya kemudian rusak 
maka bukan tanggungan penyewa. Begitu juga masalah mobil, jika digunakan sesuai dengan 
tujuan penyewaan kemudian rusak maka bukan tanggungan penyewa. Wallohu a'lam. 

- kitab fathul gorib (1/198) : 


V8 US ep (uga NI SNI He Ulas N) Sus (3) “lol M0 23 sll dc 151 M Ul delg 
dio Jail Las LuS UI al sislell (399 Aulll: 


- kitab kifayatul akhyar (1/297) : 


0333 Lagi Boi) 5 sa lal ISI laS 3 Jo SY Ong 49 La cal mu Lang NI 5 le ulos V3) 
SI 0 paikal Il la Ulas Any) Kasi UB LALII Jole dua dio Sasi Y3 aol BY Goway N WB Ab 
wo bS9 ykwall A0 jl oma OI ella oluilg a39 JB atu gl GIASI si S3 gl IAI 93 How 
sisy ASlo lo Lgio Agil usu Lae WN SSL NI Hoa lituall caall sabituad yavAg Y SUK us 
CAS bios AB DI 


2 Ghufron Bkl 


ac Ll Crow ! AINI JB. eiowAy al bugis sato Cdi ul 4 salim! Ng 9 dilol Salim! Kelly » Jua 
JBS os Jd £ Ud gl How SA yo HMI 4 Ao dll dll gl Ika! 194 el ye Jus il: 
lagi all YA UN lsg BN Id 99 do X9 . wawAy 2 D3 Isl $ yong GUS) | Ya ND $ ulsaul 

Ao Gal sol H0 yA Gl 4 dia Biorss dl sungai Sumi Au Ol LS 4 dilol CulS3 , Lgio Igor dndio 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-3651&idto-3651&bk no-15&1D-3563 


Laga 2 his £ gonoll : 

op sa biwall Ay 98 Hoa liwall asli cad ISI (os N9 saia! Garut LL) “lles dll a02) duaall JB 
aa 99 BLS pAub Leioudu Al “ASlp lo Lgio Ogiwu) Les AU3 LAS MI sulAll Ao bo Al dad yg. 
ball Len S3 ll 2 m8 Ulg2c ato YUI ybs atu Lb lg desa Sail wal sil 
UAS asa Sab al pelan eng elsa) IS din ala Sean Jas Wo ella asa JALAN 
dil Ap J UBI Jlo wdc Gula Mrs ll WI dal US yo. 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2757 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/943516442337831/ 
www.fb.com/notes/954348234587985 


4274. HUKUM MENABUNG UANG 
PERTANYAAN : 


2 Rofig Muhammad 
Assalaamu alaikum, adakah dalil yang menganjurkan menabung uang? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, ada hadis tentang menabung uang dalam kitab mukhtashor minhajul 
gosidin : 


Y obi )l556 1nd Ro» UC Alio UwiS daiy Y dls bg3 29 0g KLIK Ul yaMsll iya wall 
us Al sud) lbs 04 y00 Luas Yo” opal "aoi dy JS Isl Loguns ni 
Iga Lgi 3 "J3 UB.agtia CG Ad Gang 4 paid Lola J5 Ry US akag Ulg le All Kalo sll yi 
ASN ul Kata US los dual pre Ioi el jiall Ul #UL9 Be ol YO akug lg lo dll lo Al 
Full US Iga UB ENI mac ldlAtio US dll Jd yo Jliolg JW ls ul: lan Jae us 23 
JSI JSI ole Y JII 955 83 BSI ae. 


Gambaran kedua : Mempertimbangkan sebab dengan menyimpan barang. Siapa yang 
mendapatkan makan pokok yang halal, yang andaikan dia bekerja untuk mendapatkan yang 
serupa akan membuatnya sibuk, maka menyimpan makan pokok itu tidak mengeluarkannya dari 
tawakal, terlebih lagi jika dia mempunyai tanggungan orang yang harus diberi nafkah. 


Di dalam Ash-Shahihain disebuntukan dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, bahwa 
Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam pernah menjual kebun korma Bani Nadhir, lalu menyimpan hasil 
penjualannya untuk makanan pokok keluarganya selama satu tahun. 


Jika ada yang bertanya, “Bagaimana dengan tindakan Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam 
yang melarang Bilal untuk menyimpan harta?”. 


Jawabnya: Orang-orang fakir dari kalangan shahabat di sisi Rasulullah Shallallahu “alaihi wa 
sallam tak ubahnya tamu. Buat apa mereka menyimpan harta jika dijamin tidak akan lapar? 
Bahkan bisa dijawab sebagai berikut: Keadaan Bilal dan orang-orang yang semacam dia dari 
Ahlush-Shuffah (orang-orang yang ada di emperan) memang tidak selayaknya untuk menyimpan 
harta. Jika mereka tidak terima, maka celaan tertuju pada sikap mereka yang mendustakan 
keadaan mereka sendiri, bukan pada masalah menyimpan harta yang halal. 


Menabung/menyimpan makanan pokok dijelaskan dalam kitab ihya' ulumuddin (4/206-207) : 


or SN Ul dubillg eatarall ds 3 dg Aillg Moga VI SY Ul lal Ulsys DOB OlE3NI 33 
din ag Jlull Ulc suga) adas All slsuo yo cll3 slalell agd 389 JoNl Jab 43 Jals uc s5 lo ul lagu 
diy H9 Wil ya K0 H9 Vi SM € ol dl nil d5 5 prdglogy can) SlJI Jol 48 dos Jl 
SBU pool 15 00 @)L ago ,loc 48 gSl9 949 laa wlc SESI weh) 009 wJlall 

UP a25 gn A3 lagu Las) 98 KosKAI SUS Wiwu 33 9 Al diilob 3 Hwa Jual 
dis dim 33 Lala US Lena awSYI d8Dd Jip ade oslui aku lc AI old sll s3 89 Udlg a00 M3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2758 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dung Aisilo pd sdg Aldo lagu was C98 LenAsug Junsu lo Jaran 


Dalam masalah penyimpanan ada 3 derajat: 
1. tidak menyimpannya kecuali untuk sehari dan semalam, ini adalah derajatnya shiddigiin. 
2. menyimpan untuk 40 hari, ini adalah derajatnya muttagiin. 
3. menyimpan untuk setahun, ini adalah derajatnya sholihiin. 


Barang siapa menambah simpanannya melebihi jatahnya setahun maka dia telah terjatuh dalam 
kebodohan orang awam dan keluar dari kelompok khusus dengan total. 
- orang kaya yang sholeh dan lemah ketenangan hatinya berada dalam makanan pokok 
setahunnya. 
- orang kaya yang khusus, dalam 40 hari. 
- dan orang kaya khususnya khusus, dalam sehari semalam. 


Nabi shollalohu alaihi wasallam telah membagi kepada istri-istrinya dengan bagian spt itu, 
- sebagian istri ada yang diberi makanan pokok untuk kebutuhan setahun ketika beliau 
mendapatkannya. 
- sebagian istri di beri makanan pokok untuk 40 hari 
- dan sebagian yang lain diberi makanan pokok untuk sehari, ini adalah bagiannya aisyah dan 
hafshoh. Wallohu a'lam bis showab (NN). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/955691274453681/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965841436771998 


4292. BOLEHKAH ORANG KAYA BERHUTANG ? 
PERTANYAAN : 


2 Ikhlas 
Salam, mau nanya, bagaimana hukum nya berhutang ? padahal di rumah duitnya banyak ? 
bagaimana tuh ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikum salaam, haram hukumnya hutang bagi orang yang tidak kepepet jika tidak diharapkan 
untuk melunasi hutangnya karena adanya sebab yang baru datang, keharaman tersebut selagi 
orang yang menguhutangi tidak mengetahui keadaan orang yang berhutang, jika sudah tahu 
keadaannya maka tidak haram hukumnya tapi makruh jika tidak ada hajat. dan boleh hutang bagi 
orang yang kepepet secara mutlak. 


Haram hukumnya hutang bagi orang yang menyembunyikan kekayaannya dan dia 
memperlihatkan bahwa dia orang miskin ketika berhutang, haram tersebut selagi orang yang 
menghutangi tdak mengetahui keadaan orang kaya yang berpura-pura tersebut, jika orang yang 
menghutangi sudah tahu maka tidak haram. Jika menyembunyikan kemiskinannya dan 
memperlihatkan bahwa dia orang kaya ketika berhutang maka haram hukumnya berhutang karena 
itu termasuk penipuan, 


Terkadang hutang hukumnya mubah contohnya seperti menyerahkan hutang kepada orang kaya 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2759 


atas permintaan orang yang menyerahkannya dan orang kaya tersebut tidak membutuhkan 
hutangan, maka ini hukumnya mubah bukan mustahab karena tidak mengandung mempermudah 
kesulitan, dan terkadang ada tujuannya bagi orang yang menghutangi yaitu utk menjaga hartanya 
dalam tanggungan orang yang hutang. Wallohu a'lam. 

- kitab nihayatuz zain (1/240-241) : 


Je UB Aly psi alan Al lo Jos LB Lis 0 0209 H4 Jul LABA sia 8 lc a24 
aSG sglol3 Ole KASI yo lc yALMSAI 2.43 lillao sbudal 39243 AS FI SI Ale ulu Ji do) NG 
0 M3 lal LA YAN BN 23 yaa JL susi seba3 SSI sat JI J5 6 ia lay Al lo ya Sic 
ma S3 HI Obb 9d 3d3ole gl A53 AI Aji losl ALA Ale 93 LA sllu sll 
Ae R0 SSI yo Jeda yUS all Lal g3 ISI LS Lao KAL ISAI U9SU 389 KSM dong KEL HSNI ale 
bin) Bala yA)S eh 9 UI S3 GS yui le Jatiy pl ON Loud Y lola us al Hill alusI 
mekar 9d slab ala 


2 Ghufron Bkl 


KO SE a19 £ Ulu Sial alan Al lo JA Lu 0 0209 du Jul UELISNI sbub0 42 lc a Dug 
AA ad oat difis ale gl sasa ul dio 543 « Eglaill dis 9d d bu gal laS AB selaly ole as! 
CASN Aule pan el HI Uldl 8 989 dale gl A5 DL gaul WAY lo ul Asal ale Jl Ai yag 
Hill SE ya lg paid 0 A6 Lal Wal 5 ls sum sebal All end lg » DUS 9D laS Lul 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-37218&idto-3762&bk no-25&1D-353 
Wallohu a'lam bis showab (NN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969797796376362 


4365. HUKUM MENANAM POHON DI TANAH ORANG LAIN 
TANPA IJIN 
PERTANYAAN : 


2 Rofigul Mustagim 

Assalaamu'alaikum. Mohon pencerahan dari para ustadz. Permasalahan : Pak Zaid menanam 
pisang di lahan milik Pak Umar tanpa ijin, setelah berbuah maka : 

1. Apabila pak Zaid memanen pisang yang ia tanam di lahan milik pak Umar yang tanpa jjin 
bagaimana hukumnya ? 

2. Apabila pak Umar memanen pisang yang ditanam pak pak Zaid di lahannya bagaimana 
hukumnya ? Jazakumullah. 

Kata kunci : Pak Umar : pemilik lahan. Pak Zaid : penanam pisang 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. 

1. Boleh memanen pohon yang sudah terlanjur ditanam, tapi pak Zaid harus bayar ongkos pada 
pak Umar selaku pemilik lahan. 


duga ic ga gol: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2760 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bit El US Ul dala LAN Boat leg nol gd El ASI ago lang LAMA mobil j3 ISI 
daily 1 ag saia Sa sluasll Ol S3 wu lay 2 la 


2. Pak Umar tidak boleh memanen pisang tersebut karena pisang tersebut hagnya pak Zaid, 
sebagai gantinya maka pak Zaid harus membayar ongkos kepada pak Umar selaku pemilik lahan 
tersebut. 


: old u4d wutoll : 

Is emo! aj Mila gl Aw ye BS LS) Uno Wb, ad 0 gl MSI pasa 0S YO) WS wang Il dl 
sal olgo (SS IU II va) JB» sll al Jai gg 905 M3 1 As S9) lal BS Ad ali Yg 
3d wudas SAI wu us sala JB ul Cudall 9d ayc galg Ygl5 ul S9 79 Lau MAS "J9 (Sao Jill 9 gl 
Ja 00583.» nil! Jl low dlu Ii 0 SINI 0 Ja5 yS01 Hd UMS Da Ul) Hwa 
Jati Yg (nc Jul leilg pow95AU Leon 9 Isi gtu, adl 1JB Asi € 3 ul SW sus39 Mah 
dagu Ao jl U8 SI 9 Lilo A9 Jess Ol laS Asa A0 JI SI Jato di KI do X SAI ASloy 0 uc Jl 
Lolos ulas al ato JB 0 uc dlo 99 Jsiy Juan 26 U1 le cu ball yo) AI S3 Dial 
pa SAI Uno ear 3 mol lo es VII SG J das yg elullg dl asi ySjNI 


2 Muhib Salaf Soleh 

Tapi perlu diingat tidak boleh (haram) menanam sesuatu di tanah milik orang lain tanpa 
keridhoannya dan jika dilanggar maka boleh bagi si pemilik tanah untuk mencabutnya. Wallaahu 
A'lam 


YO1 y6 15 ag Eo-dl. 
ya Uso Les eelis Lpa8 Kn gl Ll Lea3 0033 Lal Uma Ula Juna) lai JII ana) Siwa JB 
sd an lidi Kasi g wloll 3 all. 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/94 73766386184 78/ 
www.fb.com/notes/986811908008284 


4478. STATUS BUAH DARI POHON TANAH YANG 
DIKONTRAKKAN (DISEWAKAN) 
PETANYAAN : 


2 Fatih ElMufid 

Assalamualaikum. Maaf nanya : jika kita menyewa tanah dan rumah / ngontrak. Ada pohon 
mangganya, buah mangga ini milik yang punya rumah atau penyewa / pengontrak? Mohon 
ta'birnya sekalian. 


JAWABAN : 


2 Abu Aufa 

Hemat saya, itu tetap milik empunya tanah dan rumah. @iyasnya, menyewakan kerbau betina 
yang sedang bunting (hamil) kepada seseorang untuk membajak sawah umpamanya. Manfaat 
dari kerbau ini yang menjadi milik penyewa adalah bajak tanah, sementara hasil dari kerbau itu 
sendiri (anak)-nya tetap milik empuny kerbau. Wallahua'lam. 


Manfaat rumah yang disewa adalah untuk ditempati, termasuk isi rumahnya seperti sumur kalau 
memang ada. Jadi, sumur sudah satu paket dengan rumahnya. Adapun pohon durian dan 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2761 ) 


buahnya yang terletak di belakang rumah sewaan itu (contoh), ya jelas tidak satu paket dengan 
rumahnya. Buktinya, kalau empunya rumah tidak memasukkan pohon durian satu paket dengan 
rumah sewanya, maka manfaat rumah sewa itu tetap bisa dinikmati secara utuh oleh penyewa. 


Disamping itu, manfaat rumah yang disewa dengan manfaat pohon durian itu jelas tidak satu 
paket, sehingga bila yang disewa itu rumah, maka berarti yang dinikmati oleh penyewa hanyalah 
manfaat rumah, bukan sekaligus manfaat pohon durian tersebut. Sebaliknya, jika yang disewa itu 
adalah pohon durian saja yang di belakang rumah sewaan, maka yang dinikmati oleh penyewa 
hanya manfaat dari pohon tersebut, bukan manfaat rumah sekaligus. Begitu juga halnya dengan 
binatang peliharaan milik empunya yang ada di dalam rumah itu seperti burung, ikan hias atau 
kucing. Dan hal ini akan berbeda dengan toilet, teras, kamar dan semacamnya yang disewakan 
satu paket dengan rumah. Wallahua'lam. 


2 Ghufron Bkl 
Buah pohon tersebut milik yang punya tanah : 


OSIS Leid) 98 9 eillao Lg Anollg ela8899 Lgiud9 (LS) Ru 59 Inn) Olaillo Job Ry 93 Jung 
sUsS «SSI au d9 Jai Ja Jowolg gal dis sabu JSI 0g UD) ag oli 0 (Lau lo) les, 
ST 33 Nota 943 colidig alga sad AN Jn39 1S va Iteyy lo Y setubus. 

d39 (uli) & (58) Jsx (3) 

o5JI ways ll yag dut Ki all 29011 gu ulu SSI lola Ja Isa, 
@oill9 subuwllg. 

| BL ale sein 

alkes All Aas» Road A29 5 “046 63 LAH - 23011 0D Lo lag US, 

Saleo Cibaall J951I 0 Tuuul HAG syal RAS sai Ras olail Ry9 SI : ,lotilg #algis. 
ag R3 5923 Alm ella) el JS yo liga ASI (Jl leiud9 KAMI R4 &9 Jan Jp). 

adal US sud) gu 951 88 JB dls. 

vb Sl (las Amogllo 1033). 

al iman gl lo HAL “AMI 3 NS Hipogll Ula yaut3 siy lgu39 yADl dl cum 38 ulos tua & JB 
SAN Sion s4 asal alas eni wa Mall call ol las lali yo oa sus ansal - 
ca loll lagu 2159 loglotii al sAmogll a05 bios lagi. 

ol. 

das log Rul yo Al lo goa) gal, (lillao :Alg35). 

Y oi J3 - lead lag LAI li JB ob - Ja 8 ob sal sala Jlssh dug mc SAN aa 


Jan al - Lp lo gl ladgi3 Ug9 LAN! li JB ul - SA 
139 lo Lau Sa, USS do Ws Nasi (le OLS laid, 93 Y 133). 
daoleg BIS dadi Jai N lo SS ya Jl Jing. 


shamela.ws/browse.php/book-963/page-778 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1047371991952275/ 
www.fb.com/notes/1053699131319561 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2762 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4496. STATUS HUKUM UANG ADMINISTRASI ARISAN 
UNTUK PENGELOLA 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum wr wb. Ijin bertanya secara umum yang buka arisan suka meminta 555 
bagaimanakah status yang 596 tersebut apa termasuk riba? intinya minta upah pengelola uang 
arisan selama 1 tahun. Contoh panitia arisan menawarkan arisan cicilan perminggu dengan 
nominal setahun jadi 1 juta, terus kata panitiya yang 1 juta saya potong 546 dan masing masing 
yang ikutan akan mendapatkan giliran per bulan sekali. Terimakasih. (Zulkifli Hasan). 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Apabila ia dianggap sebagai orang yang menghutangi para anggota dan 
transaksi yang dilakukakannya dengan para anggota arisan tersebut adalah akad utang piutang 
(giradlh), serta pengembalian utang dengan nilai lebih bagi panitia disebutkan dalam transaksi, 
maka hukumnya adalah riba. Namun apabila panitia / bandar arisan ini statusnya adalah sebagai 
petugas/pegawai yang layak mendapatkan upah/gaji dalam mengurusi arisan sehingga akad/ 
transaksi yang dilakukan adalah ujrah/upah, maka hal semacam ini hukumnya adalah boleh. 
Orang yang buka arisan hanya sebagai jasa pemegang uangnya peserta, maka boleh mengambil 
uang 596 tersebut asal dengan persetujuan peserta. Dalam agad wadi'ah (titipan) orang yang 
dititipi barang boleh mengambi ongkos. 

Referensi : 


ding dug ic gan sodl - (43 / 23) 
Aga « alayyii 3 MS ia Gasa Y « gngll gu Hilal Aangll 535 p3 G3 N Gl Geslidl3 Ala J3 
ka leeAll gl BOY AKSI S0 lis jago N dng 9d 530 SSI UI Cus uga gl SL ci 


MUJAWWIB : Abdul @odir Shodigi, Berkah Selamat Duniaahirat 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1054952247860916/ 
www.fb.com/notes/1056367954386012 


4507. AKAD DALAM USAHA BORDIR PAKAIAN 
PERTANYAAN : 


Ale: dual 
Saya mau nanya tentang usaha saya, saya kerja jasa menerima upahan yaitu BORDIR.. yang 
saya tanyakan tentang orang mesan nama, itu bahan semua saya yang ngadakan, dan apakah itu 
ada jual belinya/ wajib ngucapin akad jual beli.. mohon jawabannya teima kasih 


JAWABAN : 


2? Abdul @odir Shidigi 

Wa'alaikum salam wr.wb, itu tidak termasuk akad jual beli, karena orang yang mengupah hanya 
menyuruh pengusaha bordir untuk membordir pakaiannya, bukan membeli alat bordir. Akad yang 
terjadi antara pengusaha bordir dan konsumennya (yang mengupah) tetap dikatakan sebagai 
akad ijarah/persewaan. Wallaahu a'lam 


www.islamuna.info 


MU'AMALAH | 2763 


- Al-Fighu Al-Islami Wa'adillatuhu juz : 5 hal : 494 


Ipa oat Abb3g Hn yelse disisle baal dbe ale BNI lan ade SB 
a99 sl35 Dhola gi dclung vu2o RD90 al 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1041970552492419 
www.fb.com/notes/1060265180662956 


4558. HUKUM MEMANFA'ATKAN PASIR DI PINGGIR LAUT 
PERTANYAAN : 


2 Maulana Malik 

Assalamu'aikum ustadz, saya mau nanya bagaimana hukumnya penjual pasir dan pembeli pasir 
yang terjadi di pasuroan dan pasirian yang mengambil secara ilegal tanpa surat-surat (pasir 
curian) sedangkan pasirnya untuk pembangunan masjid, mohon pencerahannya.? Terima kasih.. 


JAWABAN : 


2 Abdul @odir Shodigi 
Wa alaikum salam warohmah. Hukum memanfaatkan Pasirimengambil pasir yang ada dipinggir 
laut (pantai) atau pasir di pinggir sungai pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

1. Tidak terjadi idhror (membahayakan pihak lalin dan laut/sungai) 

2. Tidak Tahjir (memnghalangi orang lain untuk memanfaatkannya) 

3. Sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan) 


Adanya hukum Boleh terkait dengan kasus diatas karna pasir merupakan a'yan (benda-benda) 
yang sifatnya musytarok (boleh dimanfaatkan oleh siapa saja), sehingga bagi siapa saja boleh 
memanfaatkan/mengambil pasir dengan ketentuan-ketentuan diatas. Wallohu a'lam bis showab. 
(Jawaban di atas mengacu pada Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il yang dikumpulkan oleh rekan- 
rekan pesantren Lirboyo). 


Dasar Keterangan : 


| | | alias dilas uwlol adl Autals " - (13 / 4) 

all lgcogl ull dal diris gd ( wasall ) LAYAI yo doliiwoll AS ita! ULSAI A3 ulu 58 (Iua3) 

Md Luis X9 ) Gilsl J3 Ale al slab Dug Ass (Elly N )-- JB Ul al -- Libla Lals alga dls 
JSII9 sll 40 959 apakan valid uy Bisu 99 Us Ulah 905 0 BL (ElLSI X9 pax Lolais—- 
Bling Jos usu bisl9 dololl dll Rolay lelio Isa slall € JLuo Elasl gio lc Elo» V9 - JB ul dll 
elloil! Elbsl xxi 0S salba « LgSow 38 SS 349 domog leabs g21S5 eni a59 e Lasi Lesi 

usil ye dio Lobi isl (Au le UB) — JB ul JAGAL gal gw, JI 38 Ulg JS gas Gill, 

lb asl db Bg (Mela oat) ado loslg « diuaul lagi (Gold Add ) sd Uloldl Ian 93 Aliog «all kli 
(asle3l a18) isl sale (Ab lb UB) Las Ash Julg Slucib dis Jlaug « Uliol bole di 
xclio gai 8 50 lo H9 4 Gua elit lo dio db lg , 25 le BSc UN Lil de a535 yl 
bo ao3l Mg 4 well mal elasilais ISI Ja0g « yoleall gdl dal Aruiu dg 


| an Ma Rebo lgi madol wall kalo “- (1374) 
s3 yo ml Bole ol Jelang gl Vii gl 0 yg gl aga gl Moo Ha5 sll Ja (Us 0: Je3) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2764 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SU E us adan Rea bab sed desi Na sale 
dll J9 


Jasll duals “ - (13162) 

29netio sana! Kali LN 4 AS Adalla # dl Ll yi pg Ag Sada gw Lala SSI pyan (623) 
Sial sad Jl Jul sub 0S Jiud » dis IS gitol V9 «dl may ad BI KI « eoladl Ul 3S, 
mal ab 0E Jin daluao Y 5) gila Sgi90 gl sllall jab NI giins8 Sglao lol A9 « oto WI : 
SI se Yaa Ios se Ia cs ul sela al soda aa st dl 
aib Jd el) gnig alI9 ol gni BSI sell 05 39 elullo KolaSAI ye Jiwa Bil Cuboll leoo, 
Polcgow d1 49 0 955 53 LS cunlual! Allodl li S5 29) oa le Gilog salad BNI Lela Yo 
Jo3 dmA8 LSI bolak xv al ISI Solid «SI Ali yo Anyg all OA dal MA KBl9 5 2 220 
asli Ula Sl Ubi yo uk Hota ol AI ol Ul Sl dos gaA lal yua Ly SS 524 Solell 
Cagiil 0489 mal yw Jwoii 08 Ela Ul GNU lele 39 LA il 


doa g - suga Lula " - (8 / 156) 

a19 SSL yu3 59 KAA GB Sis #33gall Lol3 « aan J3 9559 « Solid yel Le all ASI lol 
Ge SM a73 galat Lo JS3 A8 E 333 dio A4 bolell LS Lo ASI S3 : Usa JB «3 agtoikusg 
SISA Lao ale3 gun Lo JK og BSI 1353 Agita VI : 6959 Ago sokoisSNI 


ab gaul) - Sola) SalsJl - (1/132) 

say pi Salon yag SAI s0 sil 93 Saw Bolos ly Ul Jay sll ISI dlu : Doll cal S9 539 

A ios 3S49 J clal dd 3S43 dls Jl Jd Gigliuul 3D you A9 839 9d Yos LA V9 0 ,9cbg digalb ale 
Jom Ob SY Al anna elang Ulas Ul yniy SI Sell j3 day tis ELSA ella SAI Ulgol 
alel! lol Galog « lb 92 gl Titus gl delay US 48 ja Ul yo ia UB 216 ye gu Y ab ella 
d9 yo dl yo ai Iad9 Gio Bio Bul9 Ela Gpob 98 0510 BA Ul po Sl Ia « plall Sokwll Ge oles 
50 sanitu dowload 10 List elly Y LS edgall Elis ella say 3 LA ye el Os 33 Ola 

$ ill Ulos 


do4ac9 - suga luas " - (91422) 

Ja Jas 25 GS 8 «833 « sila Lo dil CE Lo ole pad Jab Sl Jan al Sl ya) LS) II: 633 
ISS Lp US GE R0 do sala US Ogill elo masil J9 ie ws AJ Ul « 0551 aSlals Kglao 
Gaallsil Jos d531 any SSI 653 33 901,53 saiS KS Es) lala Ld « ASI Cuollusl « 
Gaolladll 5155 Y Lay 0 diy Ya 4685 plG)U s3 « Jllasll Jl 9d Alan dl G6 Ul ditan 535 die lain « 
elu ag Saba X9 delSI oto II Cal 03333 « Aa AN ea en bab 
leo Ui S3 C2 Je AI 9 Ola 5x lisa li Uas soil lo ISd « Guakudl 255 lo Yg Gulo! V9 
Tel all J3 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1082764161746391 
www.fb.com/notes/1087397531283054 


www.islamuna.info 


BAB 


MUNAKAHAT 


(2766 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


11 MUNAKAHAT 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan 
dari sebelum, saat akad dan hubungan hak-kewajiban suami istri. 


PRA NIKAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas 
pra akad nikah. 


3833. NIAT DAN 'AZAM YANG BAIK SEBELUM MENIKAH 
PERTANYAAN : 


2 Abdul Hadi EL-Muhammady 
Assalamu'alaikum Tuan-tuan,saya mau tanya tentang niat orang yang mau menikah, apa saja kah 
yang sebaiknya di niatkan sebelum menikah ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam. Di kutip dalam "Kitab Niat" Karangan Syeikh Al Arif Billah Ali Bin Abi Bakr Al 
Sakron : 


dpan dang lg R00 5 Igo Caygi "Ate Al aah US 3 yul ye dil So lell Ra masal Oli 
3 las Ale AU oo du Jaa, A20 C499 » LAI ata sll Jl Juan 98 waudlg . Ja95c all 
Iga Cui." doll A93 m0 4S alan Gali Ig LSI IgaSLu " : akug ale dil ko Agil lake ui 
dal NI Laba asal calbs AL Ideas all 3g Joo send cu lan duo sll 
uslgwgll Abg « sos yuac9 «sll Jilga puS9 Bg hwS9 Ulas yo Lao! ag yi Iga Lugig 
@alls 4 AS Xollg sila dawdlesodU Lesbal 9 yudi 095 Mo sil ISgo Lusi . uinlgall yo II laas Lu 
ls yag Tab Jai JiSil3 Jill 4 yg Ki Rayi 4 Cas - ola ale d Ags Ul. 
G9tby aldllg WA IJl 9 delc JL leiuob 9 msl dadlxo Y Lugig . diugoll wu diugi9 sdlg Al Suling 
Spin Ily sll Spb adl yan 9 wes dual 43 Kamwllg gia SINI Jlatsl9 yedlsI ale suallg Jai 
ara Cw aobsdls ad Ssilly sb ale All yo dale Jl log SINI dy is 20NI3 « Yel JII Ul H3 
elalell3 yssILall Iss A Sgilo gu9 5 lagu Cu333 » cadles ali AS Isa Cygig « alus y3 adl j9 
ca Bls luis adl K3 Ng « lin Jatig Luas Ul poilg « agitcl laS liclg pgit99 LS lit39 pelll « yalolel 
dial Wssig « Lio Jutig Uc A09 Los 19 W jae! sell . @ilc9 25 88 do S9 elis AS dls W aolg 
ipdullg AS la gal ilasil Rias 1999 ssi IS 9 HJ Jas aglll . AS luls W alolg JW yo Lag 
cal apl. Ilanll9 ISI 99 HJ Jeslg elic lb yng siy Jo N « Ula dis silat gl yo wialwg 
ci sell . usa Sole La cwdgi Kaili blg is yulgig CLS lau yulsisl3 48799 yi 9Sw9 WS 53 
sil dl yag distal! Ubui gang Laba .l3 lubl,3 229 « bilgsls Lsiliung Lal ls LoNgls nlla9 
ob sdbl3 Lii399 baal el . sanad Lok siole yang da9 JS ole abg Ucl aglll « 35 
lag Li Jgsill agdg Wi Slasi Ll glll «al SN3 JASJI Ik dnllg OLI ade adbl9 Lusi! aed « salal 
ali Salon alay mg des sal 26 sanak sal Kaya de alba ae cuel al li 
wol). 


Niat nikahnya Syaikh Al-Arif Billah Ali bin Abi Bakr As-Sakron Rodliyallohu 'Anhu : "Saya niat 
menikah dan berpasangan karena cinta pada Allah "azza wa Jalla,dan berusaha untuk 
menghasilkan anak (keturunan) untuk berlangsungnya kehidupan manusia, dan saya niat karena 
cinta kepada Rosululloh shollallohu alaihi wasallam untuk memperbanyak hal yang 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2767 ) 


membanggakan beliau, karena sabda beliau shollallohu alaihi wasallam : 

"doll! a95 0d AS) oo ul Ig si IsaSlu " 
" Menikahlah kalian, dan memperbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya saya bangga 
dengan sebab kalian terhadap umat-umat (kelak) di hari kiamat " Saya niat dengan pernikahan ini 
dan apa yang keluar dariku baik berupa ucapan dan perbuatan untuk tabaruk dengan doa anak 
sholih, dan mencari syafaat dengan kematian anak ketika masih kecil jika mati sebelum aku. Dan 
aku niat dengan pernikahan ini untuk membentengi diri dari syetan, memecah kerinduan, dan 
memecah bencana buruk, menundukkan pandangan, meminimalisir was-was (bisikan hati), dan 
saya niat memelihara kemaluan dari hal-hal yang keji. 


Saya niat dengan pernikahan ini untuk menenangkan dan mententramkan jiwa dengan duduk 
bersama, memandang, dan saling bersenda gurau, dan untuk menenangkan dan menguatkan hati 
dalam beribadah. Saya niat dengan pernikahan ini untuk mengosongkan hati dari mengatur 
rumah, dan menanggung kesibukan memasak, menyapu, menyiapkan tempat tidur, 
membersihkan wadah dan mempersiapkan sebab-sebab (bekal-bekal) hidup. 


Saya niat dengan pernikahan ini seperti apa yang telah di niatkan dalam pernikahan hamba- 
hambaMu yang sholih dan Ulama yang mengamalkan ilmunya. (Terjemah by Dik Ibnu Al-lhsany 
Rinduku). Wallahu A'lam. 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/921721054517370/ 
www.fb.com/notes/926690080687134 


0548. Hukum Menikah 
PERTANYAAN : 
Doel Roman Picisan 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb 
HUKUM NIKAH 


As-Syaikh Al-'Allaamah Al-Judaari menerangkan hukum menikah dengan beberapa bait syair yang 
terdapat dalam Kitab @urratul "Uyuun berikut ini : 


ISA Il IS Ta MUJI ES II ds alay 

Ole (Sya dita pad) 8 JM A3 el G Aaj) 

kita ap En ya RAIN, Karl lo Gg 

LL pama Ag Oly 8 Mai rah 

desa by ad Gada 8 Jill aman Ol. KU9 

SEM Gede TSI jbr 8 aa LS gia La il Ol) 

Hukum menikah sangat tergantung pada keadaan orang yang hendak melakukannya, hukumnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2768 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 


1. WAJIB : Bagi orang yang telah mampu sedang dan bila ia tidak segera menikah amat di 
khawatirkan akan berbuat zina 


2. SUNNAH : Bagi orang yang menginginkan sekali punya anak, tetapi ia masih mampu 
mengendalikan diri dari perbuatan zina, baik ia sudah berminat menikah atau belum walaupun 
jika menikah nanti ibadah sunnah yang sudah biasa ia lakukan akan sedikit terlantar. 


3. MAKRUH : Bagi orang yang belum berminat punya anak, juga belum pernah menikah 
sedangkan ia mampu menahan diri dari berbuat zina padahal bila ia menikah amalan ibadah 
sunnahnya akan terlantar. 


4. MUBAH : Bagi orang yang mampu menahan gejolak nafsunya dari berbuat zina, sementara ia 
belum berminat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai 
terlantar. 


5. HARAM : Bagi orang yang apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak 
mampu memberi nafkah lahir dan bathin atau jika menikah ia akan cari mata pencaharian yang 
di haramkan Allah SWT walaupun orang tersebut sudah berminat menikah dan mampu 
menahan gejolak nafsunya dari berbagai zina. Hukum menikah tersebut juga berlaku bagi 
kaum wanita. Ibnu Arafah menambahkan, bahwa bagi wanita hukum menikah wajib apabila ia 
tidak mampu menafkahi dirinya sendiri sedangkan jalan satu-satunya untuk menanggulangi 
nafkah tersebut adalah menikah. 


2730. TATA CARA DAN BACAAN SAAT MELAMAR UNTUK 


DINIKAH 
PERTANYAAN : 


2 Javanica Nande 

Salam Alaykum WarohmatuLLOH selamat siang shohabat PISS ktb dimana saja berada. 
khususnya buwat akhwat"nya eEkn ceritanya saya ini sedang ada rencana melamar Lelaki 
sholeh nhe bagi yang punya pengalaman tentang hal lamar melamar tolong dishare dong 
sebelumnya Makasih ya,.. 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Tata Cara dan bacaan melamar : 

1. Baca hamdalah 

2. Baca sholawat Nabi 

3. Baca Asyhadu an laa ilaaha Illa Allahu wahdahu laa syariika lahu wa asyhadu anna 
Muhammadan 'abduhu wa rosuuluhuh. Menyampaikan ketertarikannya kepada wanita yang 
dilamar dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu melamar 


- Adzkar Nawawi hal 95 : 


2 - 
adi CL HI pada ya FLA Ang tang LAS Ueja LS Jl 3 AS slah 3 tama Ad ol bel: Likes 
Upah 43 GA AAI odk Ol ilang 2 Ga CIA Aan (LI Ai te NIS) — Lgorlyj Hb yag — SAI as ae 
Aiinak! ASIN sll 3 stay Cb GEN oya TIP Aa Jap La Olly ea Ay Close Of Lalin aji alih 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2769 ) 


AAA 2EN3 SA ymoelg ea ak jl Lgi ji Urdu CendUAI Bel,Ay ina yA Gang Selaah BNAS 9 Char LS 
ola 0). 


- Adzkar Nawawi hal 240 : 


AI Iyan elo Ill de lily Ii Kadal Kedok Ttg Of rontanto nd gl dunk Lela ya Al Ulat plan aya dia La cp) 
SU GAN Sato ed pny oa Tatan Of Ageily cad Bayat Y ortong AI YAI YO Agt 1 Oging (elang Aale DI elo) 
AI nina Il uang "Amel Gaaly Ola Gl aja" agy — B22. 3 YA jl OM um 2G Sar S4 ee 

3-0, 3. 9 o- 04 0,8. - 8. N Tg 
Saya : (el yg AI aah ata Yogs" Pula JI yan 23 Kk Os js" :Ju (ebay ale Ai de) al dm ca 
sala do " e) Usa — 823 Jels jelang dome JII Hb #aortg. (1) Ye Cg Ia SP k Sal 
0 - md. - 0. 9 Ba N 1 . 
Ga JB "LAH AJI pd NAS Leah ad Alami JS MIE (ebay Ale le) sil ye ina dee ska: 
Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda : Setiap lamaran yang tidak terdapat syahadat 
maka seperti tangan jadzma' (yang sedikit barokahnya). HR. At-Turmudziy. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/574580755898070/ 


3366. NIKAH MENYEMPURNAKAN SEPARUH AGAMA ? 
PERTANYAAN : 


2 Nona Arya 

Assalammualaikum.... Pertanyaan titipan (akhi : Lebur Sekilan ). Jika dengan menikah agama 
menjadi lebih sempurna, bagaimana dengan agamanya janda / duda ? Apakah agamanya jadi 
tidak sempurna lagi seperti saat belum nikah ? Dan apa maksud sebenarnya dari kata "menjadi 
sempurna" itu? Terima kasih 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr wb. Rosulullah SAW bersabda : 


SIWI Hitl 93 AU Gin wa Catas Jalal 3 Sal 2355 II 


Jika seorang hamba (Allah Swt.) menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agama, maka 
hendaklah bertagwa kepada Allah Swt. pada separuh sisanya.” (HR Baihagi). 


Lihat bahwa di antara keutamaan menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama dan 
kita tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Para ulama 
menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. 
Kemaluan yang mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Nikah berarti 
membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah 
separuh agama seorang pemuda telah terjaga, dan sisanya, ia tinggal menjaga lisannya. 


Al Mula 'Ali Al @ori rahimahullah dalam Mirgotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih berkata bahwa 
sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "bertakwalah pada separuh yang lainnya", maksudnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2770 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


adalah bertakwalah pada sisa dari perkara agamanya. Di sini dijadikan menikah sebagai 
separuhnya, ini menunjukkan dorongan yang sangat untuk menikah. 


Al Ghozali rahimahullah (sebagaimana dinukil dalam kitab Mirgotul Mafatih) berkata, "Umumnya 
yang merusak agama seseorang ada dua hal yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah 
menjaga diri dari salah satunya. Dengan nikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan 
syaithon, membentengi diri dari syahwat (yang menggejolak) dan lebih menundukkan pandangan." 


Ill 98 Sya le ai ebi 9d MUI dial d9 Likos 3S S3 2953 Go "1 CwaS (2990 Guan) 
330 Yumi 00 BJ 0 M3 02 sll JS ye abu Ly 2 LS loss 4 Jllo Unas Yo. 

US ulas 0x J3 yg BSgiall Ly dowac Cyrs yo bwg H9 yul ball dis gag « uu X al : J3 
ne 
sal asi bi dala Bl 22 B0 ca Jul Cp Go Kan 93 tiga dlgy9 « 3L3 VI Amos ye 
WAN ur yan lu gu ul daN0 Ly UD) CudS Yog . SW Saad 3 WI Tia cal Cinoi JaS 349 
Jas aa uban bw ale de) aa Las ya dll do bal lee sala call Ae 
Ola 54 Ala OliwAI apn Gl : JB9 «AS imo y3 SL 49 Sud ic 9d NS9 « wol. 


Ibnu Hajar alhaetami dalam Al-lfshoh : 


x83 mall a93 Isl JB Asl Lakug le Al auoh yul ye ic Jl ud) yi 00 H0 ll Cus 
Luo JeS sll 29 ji ISI Jaa BJ 0e iga as lg KILI Anil 8 All Gia adl os JoSiwl 
alel 388 dll il ol All B3) 00) Jaa ul ked0 yi ye Sg SW Eli 53 Ul Fl pall 
WIL Giaa ad Akoi 351 3 R93 yo bab S3 9NJI Lal as lg EU jl 38 Al ld and bd de 
Sbd Soil 38 

wJl Sowio ASLI Ul log Kake La loo HS sal HolblI y0 a01 J Ul dc Joby Ru01 D Ul gg 
sil ubll as SI 389 pgig KAJL Sal 9 Jalull sll Dowio S9 uyl JS will 8 Jalil 
dl Sell 38 WI Fida ylos SI Los JeSiaul 88 29 3 Yo laab 


http://islamport.com/w/ajz/Web/3677/13.htm 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/808226942533449/ 

0022. Hukum Menikahi Wanita Hamil 

Oleh Gus UMAM ZEIN 

Berawal dari wall post salah seorang anggota PISS-KTB tentang nikah karena “kecelakaan', 


ternyata kami mendapati pula jawaban yang simpang siur dalam beberapa situs lain. Untuk itu 
tergeraklah kami untuk memberikan klarifikasi yang lebih akurat dalam permasalahan ini. 


Permasalahan ini bermula dari asumsi menikah karena 'kecelakaan' hanya sah di hadapan 
negara. Sehingga ketika si wanita telah melahirkan maka wajib mengadakan nikah ulang agar sah 
sesuai syariat. Benarkah demikian? Untuk mengetahui hal ini kita tertuntut untuk membahas 
bagaimana sebenarnya hukum menikah karena hamil di luar nikah. 


Beberapa kitab menampilkan kesan adanya ijma' tentang sahnya menikahi wanita pezina. 
Misalnya dalam Raudhah: 


SIS NG Aa aa UJI oa See SE 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (277 ) 


JASA oil Aning ORA Y SI pai Lagouol Uleery men Jd lagby d Ja, 
375 Bg sih Shang oU Ly) 
Atau dalam Fathul Bari: 
US BI Sep Je la oa Sad Jl ai Ay all aa cp JB 
164 Ie Il 


Namun demikian redaksi ungkapan ijma'nya tidak sharih. Perkataan an-Nawawi 'bila khilaf (tanpa 
ada perbedaan pendapat) bisa merujuk pada tiadanya perbedaan pendapat dalam satu madzhab, 
yakni Syafi'iyah dalam konteks Imam Nawawi. Demikian pula perkataan Ibnu Abdil Birri 'minal 
amshar (dari segolongan tempat) bisa merujuk pada ulama di tempat tertentu saja. 


Bukti dari tidak adanya ijma' adalah pernyataan al-Mawardi ada tiga pendapat hukum menikahi 
wanita pezina. Pertama, halal menurut jumhur fugaha' dan sahabat. Kedua, tidak halal menurut 
beberapa sahabat. Ketiga, halal dengan catatan (al-Hawi al-Kabir 9/492-493). 


Secara spesifik sebenarnya ada lima pendapat berbeda tentang hukum menikahi wanita pezina: 
1. Mutlak tidak sah 


Didukung oleh Ali, Aisyah, dan Bara' ibn “Azib. Serta masing-masing satu riwayat Abu Bakar, 
Umar, Ibnu Mas'ud, dan Hasan Bashri (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, al-Mughni Ibnu Gudamah 
11518, Tafsir al-Alusi 13/326). 


Pandangan ini didasarkan pada AS. An-Nur: 3, yakni 
int pad de BUS gp Dejan YON Ul an URAIKAN 


“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan 
yang musyrik: dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina 
atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” 


2. Mutlak sah 
Didukung oleh asy-Syafi'ie dan madzhabnya (al-Hawi al-Kabir 9/497-498). 
Kalangan Syafi'iyah berargumen pada ayat 24 AS. An-Nisa: 
3 sn SI HA 
“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” 


Ayat an-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian 
selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina. 


Dikuatkan dengan sabda Nabi SAW: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2772 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bad adi eU 
“Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan/menjadikan mahram pada (orang) yang 
halal” (HR. ibnu Majah dan Baihadi). 


Abu Bakar berkata: Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk 
menikahinya. 


Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, al-Mawardi (al-Hawi al-Kabir 9/494) menyebut ada tiga 
takwilan terhadap ayat ini: 


- Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin 
Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul. 


- Ibnu Abbas mengartikan kata 'yankihu' dengan “bersetubuh', sehingga maksud ayat tersebut: 
“Laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan (dengan) perempuan yang berzina...dst.” 


- Menurut Sa'id ibn Musayyab telah dinasakh oleh AS. An-Nisa ayat 3: 


(Jean - - 


Ala aja (SI ab LL SL 
“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” 
3. Sah dengan syarat 


Dengan syarat selama menikah tidak berhubungan badan dengan istri sampai dia melahirkan. 
Didukung oleh Abu Hanifah dalam satu riwayat (asy-Syarh al-Kabir 7/502-503, al-Hawi al-Kabir 
9/497-498). 


Abu Hanifah berargumen meskipun sah dinikahi, tapi tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan. 
Termaktub dalam hadits: 


sa bsa di 
“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani) 
nya ke tanaman (35J orang lain” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 
4. Sah dengan syarat 


Dengan syarat Menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan (istibra”). Didukung oleh Rabi'ah, 
Sufyan Tsauri, Malik, Auza'ie, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang 
lain (al-Hawi al-Kabir 9/497-498, asy-Syarh al-Kabir 7/502-503). 


Mereka berpendapat wanita hamil zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum selesai 
iddahnya. Dalil mereka adalah AS. Ath-Thalag ayat 4: 


akan ata Di alat sun mad, 
“Dan perempuan-perempuan yang hamil itu “iddah mereka sampai mereka melahirkan.” 


Disebutkan juga dalam hadits: 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2773) 


PP Pa jan SB MU ai dee Ly UI 
“Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak 
hamil sampai satu kali haidh” (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Ad-Darimi). 
5. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita istibra' plus telah bertaubat. 


Didukung oleh Abu Ubaidah, @atadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishag (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, 
Tafsir Ibnu Katsir 6/9-10). Ibnu @udamah (Syarhu Kabir 7/504) menjelaskan bahwa sesuai bunyi 
terakhir ayat 3 surat An-Nur, 'wa hurrima dzalika “alal mukminin', keharaman menikahi pezina 
diperuntukkan bagi orang mukmin (yang sempurna). Sehingga ketika telah bertaubat dari zina 
leburiah dosa, kembali menjadi bagian dari orang-orang mukmin, dan hukum haram baru bisa 
terhapus. Sebagaimana hadits: 


S3 Y oya HI 0 HI 


“Seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya” (HR. Hakim, Ibnu 
Majah, Thabrani, dan Baihagi). 


Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, 
apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, “Jika keduanya telah bertaubat dan keduanya 
berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)” (Al-Muhalla 9/ 475). 


Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinai 
ataupun orang lain. Dari sudut pandang Syafi'iyah karena hamil hasil zina tidak ada kehormatan 
apapun yang perlu dijaga seperti percampuran nasab. Dari perspektif ulama lainnya karena telah 
disyaratkan tidak adanya hubungan badan. 


Tersebut dalam Bughyah: 
RAI aa diispn Laga yg On WII Sl yan UJI ya JA CS JR (Ps Ulu). 
419p oypk jinmkl Ratu 1 SUSU 
Juga dalam Mughni Ibnu @udamah: 
one) SU UAS Je Obb pdl Jong Ialy 2 Juad 
518 75 Tuas gal — Al J 


Jadi jika melihat kembali pada kasus awal, apakah nikahnya harus diulang? Maka jawabannya 
jelas tidak. Sebab menurut Syafi'iyah dan satu riwayat Abu Hanifah nikahnya telah sah sejak awal. 
Wallahu a'lam 


2 COPASAN INBOK DARI GROUP Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB (Versi lawas) 


0036. Tidak Menikah Karena Penyakit 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(277a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kembang Setaman 


Assalamu'alaikum .. Nabi pernah berkata ".. Nikahilah wanita yang bgus peranakannya .." (krg 
lebihny ky gt waktu da seorg sahabat meminta pertmbgn pada Beliau ktika hndk nkh dengan 
wanita cntik tetapi mandul). Pertanyaannya, Bila seorg wanita mempunyai penykt yang bersifat 
menular pada anak yang dikandungnya, kmudian dia tidak ingn hamil / mungkin juga tidak 
menikah, apakah dosa ? Semisal rahim yang telah diangkat, HbsAg, diabetes, dlsb (yang pasti 
pnykitnya bkn karena seks bebas) 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


yang saya tau hukum nikah adalah sunat,sesuatu yang dilarang (diharamkan) bisa dimaafkan 
dalam keadaan dhorurot apa lagi hal sunat. Dan tentu ancaman Nabi tersebut berlaku bagi orang 
yang tak mau nikah dngn niat meremehkan ajaran Nabi,dan mengecualikan orang yang tidak 
nikah karena udzur syar'i. Wallohu A'lam. 


Mumu Bsa 


Hadist larangan tidak semuanya menjadikan hukumnya haram :)figih seluruhnya kembali kedalam 
2 hal: menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan... kalau kasus diatas meninggalkan nikah 
menjadikan dirinya rusak (seperti melakukan zina, masturbasi tiap hari) yang lebih bagus nikah, 
terus biarin suaminya nikah lagi biar dapet anak :D... kalau misalnya nikah menjadikan kerusakan 
misalnya penyakitnya akan menular ke suami (seperti aids) ya sabar, perbanyak ibadah dan 
puasa. 


Nur Hasyim Juragan EsKrim 


Banyak tujuan Allah mensyariatkan nikah. Diantaranya untuk menjaga kelangsungan generasi 
manusia lebih2 gita sebagai umat Muhammad. dalam hadits yang lain Nabi menganjurkan kepada 
kita untuk memperbanyak keturunan karena kelak para nabi berlombaz sebagai nabi yang paling 
bxk umatx. Oleh karena tujuan ini maka tidak heran jika jawaban Nabi semacam yang ditanyakan. 
Jawaban Nabi itu bkn merupakan larangan untuk menikahi wanita yang tidak dapat memiliki 
keturunan. Sbb tujuan nikah yang lain masih bisa dicapai, yakni penyaluran kebutuhan biologis. 


Kembali kepada pertanyaan, dosakah jika tidak menikah dengan alasan adanya penyakit ? tidak 
menikah boleh, bhkan ada waliyullah yang tidak menikah. yang tidak boleh itu jika tidak menikah 
karena enggan'/tidak mau kepada sunnah rosul. Dalam figih ada goidah yang menyatakan, 
"menolak mudarrat lebih diutamakan drpd mendatangkan kemaslahatan". jadi dalam kasus ini 
sikap dia yang tidak mau menikah bkn brarti tidak mau atau benci kepada sunnah rosul, tetapi 
lebih kepada menolak mudharrat (penyakit menular). Wallahua'lam 


Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Asal penyakit tersebut di ketahui juga oleh pihak calon suami nantinya 
maka baginya BOLEH menikah dan tidak boleh bagi suami setelah pernikahan terjadi 
mengadakan FASAKH (merusak nikah) gara-gara penyakit tersebut, hal ini sesuai dengan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2775 ) 


@OIDAH FIGHIYYAH 
ain Wap Lo ed Lo 
"Ridho atas sesuatu berarti juga ridho atas dampak yang ditimbulkannya" 


Namun bila di khawatirkan akan membuahkan keturunan yang juga mengidap penyakit yang sama 
(bila memang sesuai petunjuk yang ahli di bidangnya -dokter red-) maka hukum menikahnya 
menjadi MAKRUH berdasarkan keterangan yang di ambil dari : 


2 SO 0 3g, 


0 2. 209. Be £ 000 @.- Pa o- - 0 o- LA 0. -. Papa 
baka Ily Le Sahat J8 Kenali DU) Lea JXU Ot AU al H3 pakai, pe NS 
Asna AlMathoolib 111/176 


Hukum BOLEH tetapi MAKRUH ini sesuai dengan HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAAIL 
NASIONAL DI PRINGGARATA LOMBOK TENGAH NTB 17-20 Nopember 1997 M. Saat 
memutuskan masalah pernikahan bagi pengidap HIV/AIDS yang menghawatirkan berdampak 
pada keturunan mereka di kemudian hari. Tapi tidak ada yang lebih memberatkan bagi orang yang 
sakit kecuali keputus-asaan,, LI KULLI DAA-IN DAWAA-UN setiap penyakit ada penawarnya dan 
yang jelas bagi penderita semacam ini, hukum menikahnya memang diserahkan langsung pada 
yang menjalani karena antara nikah dan tidaknya hukumnya berkedudukan sama yaitu BOLEH 


0043. Kawin Paksa Ala Siti Nurbaya 
PERTANYAAN : 


Nur Hasyim Juragan EsKrim 


Assalamu'alaikum wr wb. st nurbaya suka ma syamsul yang agamis. Tapi ortu memaksa kawin 
dengan datuk maringgi orang kaya nan kikir, bagaimana sikap yang hrs diambil siti nurbaya ? 
dosakah jika ia memaksa kawin dengan syamsul ? 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 
Waalaikumsalam Wr Wb 

“ Pernikahan ala Siti Nurbaya 


Meskipun dikenal istilah hagg al ijbaar atau hak paksa seorang wali (Ayah atau Kakek) untuk 
menikahkan anak gadisnya tanpa perlu izin dari pihak anak, namun ditilik dari Hak asasi manusia, 
aturan ini praktis bernuansa diskriminatif dan bertentangan dengan semangat kebebasan yang 
Islam datang untuk menghapus segala bentuk penindasan dan tradisi-tradisi ala Siti Nurbaya. 
Memang ada Hadits yang memberikan legitimasi kepada orang tua (wali) untuk menjodohkan putri 
gadisnya tanpa harus melalui kesepakatannya terlebih dahulu, dalam sebuah Riwayat Rasulullah 
SAW bersabda : 


“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sedangkan anak gadis yang menikahkan adalah 
bapaknya"(HR. Ad-Daruguthny) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2776 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Redaksi hadits ini menegaskan bahwa hak nikah seorang anak gadis berada ditangan ayahnya 
(wali mujbir) namun bisa terealisasinya hadits ini dengan ketentuan syarat yang amat 
memberatkan pada pihak ayah, diantaranya sebagai berikut : 


1. Tidak ada kebencian nyata antara ayah dan anak gadisnya 

2. Tidak ada kebencian nyata antara calon suami dan anak gadis 

3. Menjodohkan dengan laki-laki yang selevel (kufu"') dengan anak gadis 

4. Memilih calon suami yang sanggup memenuhi kewajiban membayar mahar (mas kawin) 
5. Menikahkan dengan mahar standar (mitsli) 

6. Mahar harus dibayar kontan 


Dari ketentuan-ketentuan syarat diatas untuk empat syarat yang pertama apabila tidak dapat 
terpenuhi salah satunya maka prosesi akad pernikahannya dianggap tidak sah kecuali 
sebelumnya ada kerelaan dan perizinan oleh pihak gadis sedangkan dua syarat terakhir apabila 
tidak terpenuhi tidak sampai mempengaruhi keabsahan pernikahan. 


Imam al-Bukhari berkata: Mu'adz bin Fadhalah memberitahu kami, ia berkata: Hisyam 
memberitahu kepada kami, dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah ra pernah 
menyampaikan hadits kepada mereka bahwa Nabi saw. pernah bersabda, “Tidaklah seorang 
janda dinikahkan sehingga diminta pertimbangannya dan tidak pula seorang gadis dinikahkan 
sehingga diminta izinnya.” Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu bagaimana pengizinan 
seorang gadis itu?" Beliau menjawab, “Yaitu, dia diam.” 


Dari “Aisyah ra, dia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw mengenai seorang 
gadis yang akan dinikahkan oleh keluarganya, apakah perlu dimintai pertimbangannya?” Maka 
Rasulullah saw bersabda kepadanya, “Ya, dimintai pertimbangannya.” Lalu “Aisyah berkata, maka 
aku katakan kepada beliau, “Dia malu.” Rasulullah saw pun berkata, “Demikianlah pengizinannya, 
jika ia diam.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 


Dari Ibnu "Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri 
daripada walinya. Sedangkan seorang gadis dimintai izin dan pengizinannya adalah sikap 
diamnya.” (HR. Muslim) 


Dari “Aisyah raa dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Mintalah izin kepada wanita dalam 
pernikahannya.” Dikatakan kepada beliau, “Sesungguhnya seorang gadis akan merasa malu dan 
diam.” Beliau bersabda, “Itulah izinnya.” (HR. An-Nasa-i dengan sanad yang shahih) 


Imam al-Bukhari rahimahullah telah membuat bab tersendiri: “Bab Idzaa Zawwaja Ibnatahu wahiya 
Kaarihah fanikaahuhaa Marduudun (Bab Jika Seorang Bapak Menikahkan Anaknya, Lalu 
Menolak, Maka Nikahnya Batal).” 


Imam al-Bukhari berkata, Isma'il memberitahu kami, dia berkata, Malik memberitahuku, dari 
“Abdurrahman bin al-Gasim dari ayahnya dari “Abdurrahman dan Mujamm'', dua putera Yazid bin 
Jariyah, dari Khansa' bin Khidam al-Anshariyah bahwa ayahnya pernah menikahkannya 
sementara dia adalah seorang janda, lalu dia tidak menyukai hal itu, kemudian dia mendatangi 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (2777 ) 


Rasulullah saw, maka beliau pun mmbatalkan nikahnya. 


Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, dia berkata, “Pernah datang seorang remaja puteri kepada Nabi 
saw seraya berucap, “Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya untuk 
meninggikan derajatnya.” Lebih lanjut, dia berkata, “Maka Nabi saw menyerahkan masalah 
tersebut kepada wanita itu, maka wanita itu pun berkata, “Aku tidak keberatan atas tindakan 
ayahku, tetapi aku ingin agar kaum wanita mengetahui bahwa para orang tua tidak memiliki hak 
apa-apa dalam masalah ini. "(HR Ibnu Majah dengan sanad yang shahih) 


Kesimpulan : Sesungguhnya pengertian wali mujbir dari Hadits di atas bukan berarti dia berhak 
memaksa anak gadisnya untuk menikah sesuai keinginan walinya, Musyawarah antara keduanya 
akan sangat dibutuhkan ketimbang semuanya berlangsung dengan penyesalan, bagaimanapun 
pernikahan dalam seumur hanya diinginkan sekali dan diharapkan semuanya menuju kearah 
rumah tangga SAKINAH MAWADDAH wa RAHMAH. Wallaahu A'lam bi Asshowaab... 


REFERENSI : Syarh Shohih Bukhori Vol 7 Hal 257, Fath al-Bari Vol 1 Hal 230, Mughni al-Muhtaj 
Vol 4 hal 248, al-Madzaahib al-Arba'ah Vol 4 Hal 35. 


2467. PERIHAL WALI MUJBIR 
PERTANYAAN : 


2 Alex Delfy 

Assalamu'alaikum.... Mau tanya nih : 

1. Apakah ada batasan-batasan tertentu tentang wali mujbir ? 

2. Bagaimana solusinya jika ada wali nikah yang merestui hubungan anaknya tetpi tdak mau 
menjadi walinya? Trimakash wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salaam. Ada batasannya yaitu wali mujbir itu hanya bapak dan kakek terus keatas dan 
harus memenuhi 7 syarat, yang 4 syarat sahnya yaitu : 

1. Antara pengantin putri dan walinya tidak ada permusuhan yang jelas 

2. Antara pengantin putri dan penganten putranya tidak ada permusuhan walaupun tidak jelas 

3. Harus dinikahkan dengan laki-laki yang kufu'/serasi 

4. Dan harus mampu membayar mahar mitsil 


Dan yang 3 syarat boleh menikahkan dengan cara paksa : 
1. harus dengan mahar mitsil 

2. harus dengan uang negara setempat 

3. harus kontan : 

Her toba De Las LSG BAU Bas Y ama Adly DYI Cai Obeng Ne Olg ogal Loji Il Lao Anas Mard T Ig al yag 
Ob Ja et. maya MAS iii JUS AU pb jl SS AAS Lia OSYI bb Ata V8 LSI oa sel pa UMS oli 
SAI SI Old! oikarel La de sell aga pd Leena UNAS ASI mamah 2S id JK Ia padi Leg 
dya Upaly Cg Liat OS Y Of Kd BII gag Rona Ray Aa ey dl Jo, AI 9 kemal OjAAS Ab ola 

BE de Gasal JL yh JI Lan ya OA Ola AS oa map Oky BAU SIUP Ola Balas aji Ong Lia Yg BAB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2778 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Blel Nl- S3 ALI AI yag JAN se BS gag BSUN dr LD63. OS) Ol XL CI OS Upin bo A3 ad 
YA-Y/K Aoi . 
Kalau walinya tidak mau menikahkan maka wali tersebut namanya 'ADLOL, kalau walinya adlol 
maka walinya hakim bla keadlolan wali tersebut tidak sampai 3 kali kalau adlolnya sampe 3 / 
diminta sampe 3 kali untuk menikahkan tetap tidak mau menikahkan maka walinya adalah wali 
berikutnya / wali ab'ad. 
Wali dikatakan '"ADLOL bila sudah ditetapkan oleh hakim, dengan tidak mau menikahkan 
dihadapan hakim atau dengan diamnya wali ketika diperintah oleh hakim untuk menikahkan atau 
dengan adanya saksi bahwa wali tersebut tidak mau menikahkan. : 


Ang ab AS un il din debit odis Juta Syed Ag HI Lelani dimas jl Gaal jl Kaji Jude II OUnladi aj MS) 
SS Silelb HE pas aa din 0) SI Alang Gand OL ai MY jl ajja Aas Ring jl LagkS 3 jl Ol mol AI by goal 
Ass dil oo ya Crab! # Lan 2x3 il Sasak Slil Bntso Jaa! OY YG Vla AMI BS Ai) Ah JG Le Ul jl Anolaa 
Bh LA SIG LSI ISP VI Gama Yy Toy IG JB dan) SI SB) Anto Mb one) ya AL nail Lea 3 Telall Ob pas 

YAV—Y/YAT ol 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/602898636399615 


0707. HUKUM NIKAH PAKSA 
PERTANYAAN : 
» Mobat Kembali 


Asalamualaikum.. pengen tanya termasuk perbuatan dzolim orang tua kpada anak bukan? 
memaksa anaknya tuk menikah(dijodohkan) tapi si anaknya tidak mau karena punya pilihan 
sendiri. sebelumnya saya ucapkan terimakasih 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot II 
WA'ALAIKUM SALAM. Masalah ini ada dua pendapat yang populer di kalangan ulama figih : 


1. Pendapat pertama : orang tua boleh menikahkan paksa anak gadisnya. Pendapat ini 
diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Syafii serta riwayat dari Imam Ahmad. Alasan 
pendapat ini adalah hadist di atas bahwa kalau janda lebih berhak atas dirinya, maka 
artinya orang tua lebih berhak atas anak gadisnya. Kemudian juga hadist yang mengatakan 
“seorang gadis datang ke Rasulullah s.a.w. mengadu kepada Rasulullah bahwa ayahnya 
menikahkannya dengan seseorang yang ia tidak menyukainya, lalu Rasulullah s.a.w. 
memberinya pilihan (boleh melanjutkan dan boleh menolak)” (Hr. Abud Dawud, Ibnu Majah 
dan Ahmad). Rasulullah memberinya pilihan, itu menunjukkan bahwa nikahnya sah. Ada 
juga riwayat hadist tersebut dengan redaksi “gadist walinya lah yang menikahkannya” (HR. 
Daragutni). 


2. Pendapat kedua : gadis dan janda yang baligh agil sama sekali tidak boleh dipaksa 
menikah dan nikah paksa hukumnya tidak sah. Pendapat ini berlandas pada hadist riwayat 
Bukhari Muslim “Seorang gadis Tidak boleh dinikahi hingga mendapatkan persetujuannya, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2779 ) 


begitu juga seorang janda tidak boleh dinikahi hingga mendapatkan persetujuannya. 

Seorang sahabat bertanya “bagaimana mengetahui persetujuannya (umumnya mereka 

malu)?” Rasulullah s.a.w. menjawab “Izinnya adalah ketika ia diam dan tidak menolak”. 

Shan'ani penulis kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maraam bahwa hadist ini juga 
menunjukkan kaharaman nikah paksa. 

MBA Fals an Lea OS Oo Jab: ba Wih ma KIA Ai A 3 

HIS ap nga ol: e. K 

Lake aa nya of: an 

Bab OK BB. 

ab yo 2 ox Uu Ka ct i 

Mat 23 Bel Jess ai Pp PAP FA Je ak pr patas II 1 Na ag Can pi Ing Vof: BI 

Audi i 

Di pap 2 1. L a3 Hang Ta sa ne bm beyyi baal 2 « 


« teh Soal 3 S3 (he Lg. 
Kembali kepada mazhab Syafii yang mengatakan bahwa nikah paksa hukumnya sah, kalau 
ditelusuri lebih jauh dari kitab-kitab mazhab Syafii kita menemukan bahwa pendapat tersebut tidak 
mutlak. Artinya ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan nikah paksa sah. Seperti ditegaskan 
dalam kitab Hasyiah Bujairami dan kitab al-lyna' karangan Khatib Al-Syarbini bahwa seorang ayah 
atau kakek bisa menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut. Artinya tidak terbukti ada unsur 
penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut: 
2. Sang ayah menikahkanya dengan orang yang sepadan dengannya (kafa'ah). 
3. Ayah menikahkannya dengan mahar mitsil (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar 
yang diterima ibu sang gadis): 
4. Mahar harus dengan valuta yang berlaku di negeri dimana mereka hidup: 
5. Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut: 
6. Ayah tidak menikahkanya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, 
misalnya seorang yang buta atau orang yang sudah tua: 
1. Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda 
hajinya oleh pernikahan tersebut: 


Ulama Wali Iragi menambahkan satu syarat lagi, yaitu tidak ada permusuhan antara gadis dan 
lelaki yang dinikahkan dengannya. 


4041. HAK MENIKAHKAN PAKSA BAGI ORANG TUA 


(WALI MUJBIR) 
PERTANYAAN : 


2 Abdullah Afif 
Assalaamu'alaikum warahmatullaah. Pertanyaan inbox (wagi'iyyah) : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2780 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Saya mempunyai teman cewek, dia dipaksa nikah oleh abahnya. . Kasihan banget padanya, 
padahal sudah nangis-nangis tidak mau di jodohin dengan pilihan abahnya. Waktu itu posisinya 
lagi di pondok pesantren.... Terus kata abahnya kalau tidak mau nikah dengan pilihannya, 
mondoknya tidak usah di terusin! Akhirnya dia mau karena takut di sowanin boyong dari 
pondoknya, dia malu, masak di pondok masih 3 bulan langsung disowanin boyong. Tapi dia mau 
nikah, semua karena terpaksa, batinnya tertekan banget, sekarang usia pernikahannya sudah 5 
bulan tapi dia tidak merasaan ketenangan & kedamaian pasca nikah! Dia kan khafidoh . . Malah 
dia bilang @ur'annya tidak karuan setelah nikah & pada akhirnya teman saya tadi kabur. Tidak tau 
entah kemana? Katanya pingin ngrumat Gurannya. Pingin ayem. Pertanyaan : 

Dalam posisi seperti itu saat suami di tinggal istrinya pergi, bolehkah suami tadi menceraikan 
istrinya? Berdosakah abahnya sebagai orang tua ? Monggo dipun wedar.... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumsalaam warahmatullah wabarakaatuh. Orang tua diperbolehkan menikahkan anak 
gadisnya (bukan yang janda / pernah menikah) dengan paksa sesuai haknya sebagai wali mujbir, 
namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat seorang ayah boleh menikahkan anak 
gadisnya secara paksa di antaranya : 

1. Antara calon suami dan anak gadisnya tidak adanya permusuhan. 

2. Tidak ditemukan permusuhan yang nyata antara wali dan anak gadis. 

3. Calon suaminya tersebut harus selevel / kafa'ah dengan anak gadis. 

4. Calon suaminya mampu atau sanggup membayar maskawin mitsil / standar. 

5. Menikahkan dengan maskawin mitsil / standar. 

6. Maskawinnya harus mata uang negara. 

1. Pembayaran maskawin harus kontan. 


CATATAN : 

Menurut Madzhab Syafi'iyyah untuk ketentuan empat yang pertama, jika salah satunya ada yang 
tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah bila anak gadisnya sebelumnya tidak rela. Sedangkan 
ketentuan yang tiga terakhir jika tidak terpenuhi maka nikahnya tetap sah hanya saja hukumnya 
harom / berdosa. Wallaahu A'lam | IT | 


Referensi : 
- Nihayatul Muhtaj VI / 229 Daar El-Fikr Beirut : 


Soll9 Lead yo Lawa Gol Sail ) sub ol pa) ( Lal sak) (da9 duka ) SU ug LU9 
6S le leilhus Jlby Olag R9.Jl Belas slh dual b situg « brutal pd Uc Raso 939 ( dg! leg. 
oa onde Lea yaa lg Ly ON gu Pl 4 juumo yo lg 3 « oles dil ana, lal 4 al 
d,dl5 dglac arc 9 « salad diy laS 9 IL ang Lia dolac pa « ea3lidl Law BXS deSII 93 iso 
MN 

vs Golll og @oJII 8 20 bug Ld pegal wiclg « JIsalI suba Jlo S5 yololl HI Josu Uleg 
kel Jus wal NI | 229 "ya lemasa Y Al ut lealo sus lai Glaall elkul HN « a9jlly yaa Mail 
LS dio ng 3 Jo SY LSI. S8 2x oi ya gia S d0 lal « kule diting Anlunog La» Gio 
apl gac slaul also beli Yo pal 1 JW PAI 9 Ale ya. 

diusio SI N 38 Lgil Upin 93 lesu lal es ios LI 

X ad lil : J3) doll isi (lain SS » 50 lol dg) dis Ng BAB X sll (as Jl uu lain 1 JgB) - 
JSI (dogab Ld itu Y AB) 83 bg sid 8 KS (SESI dada : Api) dalsell SI (33 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2781 ) 


go 39 Sluodll le J ogosi Jali diksi Ul 9D9 (logiw Gol aonog) V93 ) leilo dglddl » 20 9S 
(51s5J9 1 A33) doluodll Ale, ac ade dalall dilas lud J dita Y UB JSall SAY « bul desai 
lo ding ( Ja3olb Ss As: J3) Jl isl 5lg2 mac SI (es Iso ul: JA) Jl sload bon SI 
Ted palao Jab J4 damg Als Gladi Law Jas yo YAI gu 

AJ loslg : sELal uc sob Uas sos mw iole (Alas so lougo Ld 2oglall wiclg : 53). 
bull dala Y Jk 8 Ie anal Jillg 29 l yw Sol 2sebl si mic! LS ld dglasll 9gb Ig win 
Amil 9d Lo 31 Ol doladl elu UN 5 sal al yi : JB 


- Hasyiyah Al-Aulyubi Wa'amiroh 11/ 177 : 


Al 95) yabc ush S9) lol yu gl CS tuo lil, 4£ yo SAI gus 53 andla JW 5 g2ng (Iuo3) - 
ale J8 (lgi 98 lagul la soliwy A3 lgal9 0 gais Ss! cal) JB plug le Al aa ll lc 
Mn ag ea Lara da SM gal ola 


Ja ega 2 oE daa an Sita On Mac RA Eu 
SJ ebay BSI SN) AI 93 553 La. (AlGtug ) « 353 lo gu03 3 (@oie Nic LE SI) 
SE SI 98 gd ( DA 58) LUAS bing gawolg (Alat s3 db ll) Sl Ng) UJI (al 
baslagall3 « 25an Jl) Ld 553 Led AE Gl lg « JII G0 ASI aoi J3 bila sie lol 
(dlu bagio 23511) io ola: aa Sala AS 


TI Ta 


Sa sa NG Mba) Annas (ata). TEA SEA AA R PANTI 
(bas ya) : a33. Bono J3 Goisall lal 295 Al gulung « edaido jl USle ( (da5 3 6120) 
1838 all US « kiss Jd. Gale aku € ub W Wall Lo dal dglic K3 dus ini asal b jitug 
Olah on bal Sai AB Gp Ape Cai 3 f3 DleU 3s Li ag Gaul Eta JB ale LB Sl aga « 


Ala. Ai J6 gal 3 EL oo ls Ga « Ja Sa. Jab 3 Jl ISS3 « Lag g 33 
JII ai 512 GE DI JB A89 « dil 5g0 dl 25573 « tmn CKUI9 «B3 laa Sie Sud AINI A33 
Gal 2g) Lo 3S 93 Usul Sbs A39 4 3 LS GUI Ily Sl bgs Lobi S8 3 : JB Rio 5KI 

ala ab fo ole 3 sila ia Go aga 


Ja Sea 2 DI aa ti inn Sa Ja Mera RA Ebi 
SJNS dbsy HKI C3) Ly 553 las» (slgag ) « 53 6 R03 Y8 (Mic ic JAE SSI) 
KIE IS 33 yg (DA 93) LUAS in gulol3 (data cbs do ll) Sl Y9) UE (el 
Seslosalla « 85sall J5 bad 5S lag cl Lil ul, « JEJI Se ISI Gulai I cus bls ae bulu 
(Jus i54226 235 X) login JS uplg « (03 25 cam dual ale 03) « Reda 53 JB Sl 98 
SW (Il an Ul @29559 ) « Gasal) y3l Ag USA a35 il BN : Ba al SnlS 15 «si 
Asu GIS ) alun Luas) ( (RDA 98 Li sSun) Caidgiaal ISI AJI (SU 98 yiS3) us al. 
Usig 555 log (RE « ulakull3 ) dixoe3 ( Gill3 ) . walE cl HB ole Gal G9 1 MUI3 : 
(Gisl ye) : ds Dot Il3 Uni Gall 2953 OI gulig « digiSo al Asle ( (5x8 s1 2120) 
1835 all G3 « laa Jal « Gile glly ub WI dal Lo dal dglic 280 dina meli Sud b ing 
Odi at Mall ang Al Op 2g cad, gi Ulah js l) 1535 Gal ikal JB ole LB ssi Isa: 


NE GA JB 4 bl 9 EL Ko ol K6 Ga « Ne SA JSI 98 Jl 1553 « Lag5£ 33 


Jl 5 12 JB BI JB A83 « dial 240 ol 23 29 « Kuuo GUI « ba8 gd Si2 Sud ASN 253 
Gal SEE al 6 335 gd Lil Jai A3 4 58 la SI Jlay All logis J0 bai A8 II3 : JB dio 5KI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2782 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dala bi dio de 328 383 LE Vila Sl 5542 
- Al-Figh 'Ala Madzahibil Ar-Ba'ah : 


ds AI UnldOll ade akal : 

ea aU hat alas sena sal seal sll yaa lb asal 
da Jpg pit Lag Old : 

bosallgis Liu Y Lil yalb 46 bslaoll culS IS lol Ayla Bglic leiyg diy UN Ul : Jo bowl 
gl ld Su wal lang gl dilob Yg all JaN 88900 Soal lvl dglac Ae Jl uwg lai U3S N Ul : su 
ade 3 Lsago watu BL bas an sal? MUI bl aay Ya ee Lea Sai 

U Ubi ul bob US lgio bo it NH3 R0 289 UL dial duo H9 lgio 1 N dsn jAI log Lali dng all 

b salak ai yo el 094 Ul? mod bb sidllaliio gag 2954 Ul 1 mol bola sub ig Haa Jl 
dd catag BNI Nu Sial sealu ala 3920 NG St dal & mila sa Log ti BAGI bag tll og 
A53 BI loss Sai oo dn MI la 505 aral ul ole ses ats lea GK dea Ibas 
ab 4 dls ide cus IS dbs A9 RE bl ti ato 9 db al Gua Jalu Hole bol 
S9 digis0 gl Asilc $ m5 gl Sd 200 SI ybs JI ol DWI US bg Hill dd LED KU0g . 94 
Ass cs IS) to bs Lalai Liliiual Gw 


(BBI ) : daa. Usa LNG NI lal gu N dub LN BAWA Agus dalaoll BladlL sol : Awi 
islami Ub cluagalg Baladl ew H539 - belus NI yo H4 lal dil ekSI , dowolsollS lgale Jay la iS33 
Sosis dl Ud 9d diolIII Hola! 9d canalg Je Sam ol yu yul 9d 


- Tuhfatul Muhtaj VII / 245 : 


alasul ul as39 SNI yng leiu leilao Jal ade Hasi N Cuny ssi ijalb dglac poc9 ding lgiw balas pacg 
islasll gi ade Dial yi sAWAJI (Al sal dglac arc5 : Js3) aan 46 dual Y slsal bu odd 
Jobs dl yaa dwSC 99 ol JUS alas yndg « Lawa US gl sis gula yo d Wall tuls yo leilalg 

DOS Nu DI 


Baca juga artikel terkait : 707. NIKAH: HUKUM NIKAH PAKSA 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/888613331161476/ 
www.fb.com/notes/938430802846395 


0083. Menikah Beda Agama 
PERTANYAAN : 
Adirianto Wong Farobian 


Menurut pandangan figih ulama syalafiah......... Bagaimana hukumnya orang islam menikah 
dengan orang yang berbeda agama sedangkan undang-undang di indosenia tidak 
memperbolehkan......... Syukron... 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

A. Nikah antara Muslim dengan Kafir Musyrik 
Allah ta'ala berfirman: 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2783 ) 


Pore opa deal Lina GP IS ed PAS Yg Sitemsl PAS abaya HP Tina UNI yaa GT AS AKI V3 
RAI 3) yan) YO SA metlad Geli Ailale Utang ip BoiklIy Adel OP goa Ag OLI JP Ogsan Sd Kemal Jp Hye 
221 


Maknanya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik 
hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik 
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 
ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (@.S. al Bagarah:221) 


Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (iima') keharaman 
pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik 
laki-laki maupun perempuan. 


B. Nikah antara Lelaki Muslim dengan Perempuan Kafir Ahli Kitab 

Allah ta'ala berfirman: 

) Ia ori ya Sina LAI ya Ola Ab Ja Sala y SI Ja MSI Ii coal lady Ilabali SI Jet pall 

BANI 3 yag Alas Jon A3 OLYU JAS yag Ole Glatta Yy Unila pE UrinaS Uya) pel yA yadeil I3) (SB ya LSI 
D #80EUN 3) yan) Ja al ya) 


Maknanya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang 
ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan 
mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan 
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum 
kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan 
maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah 
beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat 
termasuk orang-orang merugi ". (@.S. al Ma-idah:5). 


Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya 
pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, yahudi dan nasrani saja 
(|. Hanya saja menurut Imam Syafi'i Perempuan Ahli Kitab yang dimaksud (yang boleh dinikahi) 
adalah mereka yang memang memiliki nenek moyang yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa dan 
yang memiliki nenek moyang nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama 
melarang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab karena memang mengharamkannya dan 
sebagian lagi melarang dalam artian menganjurkan dan menasehatkan (Min Bab an-Nashihah wa 
at-Taujiih wa al Irsyad) agar tidak melakukan hal itu lebih karena alasan kemaslahatan. Mereka 
menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan membawa bahaya dan yang lebih 
besar maslahatnya adalah menghindari model pernikahan semacam ini. 


Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab ini dilakukan oleh para sahabat Nabi shallallahu 'alayhi 
wasallam, di antaranya: Utsman ibn 'Affan menikah dengan Ibnatul Farafishah al Kalabiyyah, 
seorang nasrani kemudian masuk Islam. Thalhah ibn Ubaidillah menikahi perempuan dari Bani 
Kulayb nasrani atau yahudi. Hudzaifah ibn al Yaman menikahi seorang perempuan yahudi. 
(Semua diiriwayatkan oleh al Bayhagi dengan sanad yang sahih) (E|. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2784 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


C. Nikah antara Perempuan Muslimah dengan Lelaki Kafir Musyrik atau Kafir Ahli Kitab 
Allah ta'ala berfirman: 


) 210 #iimntah! 2 yan) ) no JL AYI BJ ga Y JUS II ya or PDB Olga ya pasale Ob) 


Maknanya: "...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka 
janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka 
tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka..." 
(@.S. al Mumtahanah :10) 


Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (iima') keharaman 
pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir, baik musyrik maupun Ahli 
Kitab. Orang yang menghalalkan model pernikahan semacam ini berarti telah mendustakan al 
Guran dan telah keluar dari Islam. 


(11. Lihat Mukhtar ash-Shihah, h. 562. 
(2). Syekh Abdul Ghani an-Nabulsi, al Fath ar-Rabbani wa al Faidl ar-Rahmani, h. 190-191, Syekh 
Abdullah al Harari, ash-Shirath al Mustagim, h. 30 
(3). Syekh Abdullah al Harari, Sharih al Bayaan, Jilid I, h. 172-189 dan ash-Shirath al Mustagim, h. 
18-21 
(4). Syekh Muhammad Anwar al Kasymiri, Ikfar al Mulhidin, h. 124 
(pl. Tidak masuk ke dalamnya perempuan majusi. Karena Majusi disamakan dengan Ahli Kitab 
dalam hal jizyah saja, sementara dalam hal nikah dan sembelihan tetap diharamkan seperti orang- 
orang kafir lainnya. Dalam hadits disebutkan: 

MOLYI Ab tadi otg) "APEL IST V9 Alli (PSU pb DUS Ja Tia (0gp CE Nian 
Lihat Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, Mukhtashar al Badr al Munir Fi Takhrij Ahaadits asy- 
Syarh al Kabir Li Ibn al Mulaggin, h. 205 
(6J. Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, Mukhtashar al Badr al Munir, h. 205 
Artikel Berhubungan Tentang AHLUL KITAB silahkan klik disini : 


www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/207432645946218 
0094. Batas Usia Minimal Nikah 


PERTANYAAN : 
Imamuddin Al Porongi 


Maaf, mau nanya (klo diperbolehkan, he...) adakah batasan umur menikah bagi laki-laki dan 
wanita ? suwon... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Terjadi perbedaan di antara ulama : 


- Ada yang tidak membatasi umur dalam absahnya sebuah pernikahan seperti halnya Ulama 
Madzhab Arba'ah bahkan Imam Mundzir berpendapat sudah menjadi IJMA ULAMA (kesepakan) 
menikahkan perempuan yang masih kecilpun boleh. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2785 ) 


- Sebagian ulama sebagaimana Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-Ashom dan "Utsman Albatty 
membatasi absahnya sebuah pernikahan dengan batasan usia bila sudah baligh (dewasa). 


Ayi al Go Bnkua pkn Taja Y ATAI epan) Gsal Obat el SG ly aa oil Sar Serena JI Alat JSI Small 
OS CI II Lt For Y VI BAL IIA SU PI Ja mas le aa (Ore) (ES Lb BP id 
ba pia da CD roda jeda Uk aa JPU nian mag Ul A3 Gay JUN Sis Batal ma IA tr 
Oyiomlly sesal! ly Romsar I)Gy Jinlly # jd ielaj SUASY sledal Oo yga. 


Pakta 2S ya Bnkaa mag Il ser de PUNYI oakdi oal seal Ja dn KAI Rail pepaya JUS Asa! Ul 2 pall 
ob bada 


171 —aro AAA ANYI dal 


0106. Hukum Nikah Mut'ah ( Kawin Kontrak ) 


Oleh Mbah Jenggot 


Nikah mut'ah ialah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk 
jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, dimana suami tidak 
berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri, serta tidak menimbulkan 
pewarisan antara keduanya. 


Ada 6 perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah sunni (syar'i) : 
1. Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu. 
2. Nikah mutah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasakh, 
sedangkan nikah sunni berakhir dengan talag atau meninggal dunia 
3. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah sunni menimbulkan 
pewarisan antara keduanya. 
4. Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, nikah sunni dibatasi dengan jumlah istri hingga 
maksimal 4 orang. 
5. Nikah mutah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah sunni harus dilaksanakan 
dengan wali dan saksi. 
6. Nikah mutah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah sunni 
mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. 


Dalil-Dalil Haramnya Nikah Mut'ah 


Haramnya nikah mut'ah berlandaskan dalil-dalil hadits Nabi saw juga pendapat para ulama dari 4 
madzhab. Dalil dari hadits Nabi saw yang diwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih 
Muslim menyatakan bahwa dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhaini, ia berkata: “Kami bersama 
Rasulullah saw dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan bersama saudara 
sepupu kami dan bertemu dengan seorang wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, 
sementara dia mengagumi selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita 
tadi berkata: “Ada selimut seperti selimut”. Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu 
malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram, dan tiba-tiba aku melihat Rasulullah saw 
sedang berpidato diantara pintu Ka'bah dan Hijr Ismail. Beliau bersabda, “Wahai sekalian 
manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka sekarang 
siapa yang memiliki istri dengan cara nikah mutah, haruslah ia menceraikannya, dan segala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2786 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah azza wa 
jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai Hari Kiamat (Shahih Muslim 11/1024). Dalil hadits 
lainnya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. ia berkata kepada Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Muhammad saw 
melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar (Fathul 
Bari IX/71). 


Pendapat Para Ulama 
Berdasarkan hadits-hadits tersebut diatas, para ulama berpendapat sebagai berikut: 


» Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya Al-Mabsuth 
(V/152) mengatakan: “Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami. Demikian pula Imam Ala Al 
Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i (11/272) 
mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah” 


“ Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa 
Nihayah Al-Mugtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, “hadits-hadits yang mengharamkan nikah 
mutah mencapai peringkat mutawatir” Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) dalam 
kitabnya Al-Mudawanah Al-Kubra (11/1130) mengatakan, “Apabila seorang lelaki menikahi wanita 
dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.” 


» Dari Madzhab Syafi', Imam Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya Al-Umm (V/85) mengatakan, 
“Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang 
perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan.” Sementara itu Imam 
Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya Al-Majmu' (XVII/356) mengatakan, “Nikah mut'ah tidak 
diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu agad yang bersifat mutlag, 
maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu.” 

“« Dari Madzhab Hambali, Imam Ibnu @udamah (wafat 620 H) dalam kitabnya Al-Mughni (X/46) 
mengatakan, “Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil.” Ibnu @udamah juga menukil pendapat 
Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram. 
Dan masih banyak lagi kesesatan dan penyimpangan Syi'ah. Kami ingatkan kepada kaum 
muslimin agar waspada terhadap ajakan para propagandis Syi'ah yang biasanya mereka berkedok 
dengan nama “Wajib mengikuti madzhab Ahlul Bait', sementara pada hakikatnya Ahlul Bait 
berlepas diri dari mereka, itulah manipulasi mereka. Semoga Allah selalu membimbing kita ke 
jalan yang lurus berdasarkan Al-@uran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus 
Shalih. 


Ad dal PN Hai Agt: 

S3 tahi pena Maa" dil! pa Yg Ap ma Lag Raid Udah yag “kala "ALI adil lu ang e" Ka Sola ya dadll 
Ughaaan ni (bl US mia all ca ol, UMS 4 mintak pal 

db co petang TERI Ray 4 Anak Yy Sa Rail AS OS Ug 1g UV) SAI (gan de yi" Ka Sold lia ds, 
Anta AS TS ya pb Ida ae Cisaidel 2 AJ lola F USYI, Sd »,£. 


Iban Za Ag Jai MU: 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2787 ) 


IP oa leh KI ea dian Ba JUN ya Saba BL Jr an OR ya Raal ASU" Tagih AAU MAS paid d0 
alas Id Waw cola Of Lagis SL LI NY Ceninanh Lgi el ata BU Asy Men Yo AH Dpr dd yadg IND 
aa" 

BA tah Ona Y Jet IP SR Adi of Hay Salad oya ella let AM JUS EMS aa Uas ebi ol 
IM ae oya Je II elakil Jua". 

JI Ala Rong jha Amal 2 Real YI Rasdl Aae SI Ia OS, 

2 el Yg II Ob ain NY), 

AAN 3 HE adi PMA Ie el ai, 

Jsiall, p USYI) din! 9 SUSIL cat All IN 

SSI Pa CPI Is Ya: 

p3 (G7 eragka pP HA meilaat Kla Uji meraih Je UI (Sy gbi eng H sadlg 3 Opal Soya dki JL 
Dati aa USG UUS 2 HT) 

pg AN AS Sin Goat NU Tail TI ye LL ore Lip AI dy AIlE Bekal Ag IU La AYI ya IYA A01 
lake ai AS gl AI Ang Lely Hal ad MU, VI. 

3 Rong PUS de JA Aa pl AS AS ab WS UI MASA Yg dong) Kamal" eU BU mer, 
SWT Leaked yg Kakan Lia org SS jl US Ag Ata, GNI 9 Beadl LI pls ulgis Rong jl ala selai 
sial p Lash KAB eaah MUI BOY (dor ya Cm UKT Kal tong pl Lea Cal Lala LAI UD non gg. 
PA El AN JET ajalemdi roll aya Tali TI ian Ol MUI oa. 

kind ya KI Is "G6: 

Isis MAY KAIN pat rr ar au GA sa Jia LS Te dAYI Ag Kn oya Ika dal 
ta YO PJ ef ILY gaga oa ya 

sela! 32 an AB lisa BSI, Cidad LS pi Raya pepe Jd ekay le AI alan AI Jyany Ambi Rail IK 
GS olyy AA3 ULA me Jaa Let de Jd AAL pa dl ie AP Kail Ae ema PMP Ur KAP 
Ca IAI Al pg yng Hail ye ab pelan dala Ah ala Cai Ol #lagi AI ny ale yA JB Us Of tnupu 

me Ban Bb ma Ji lela US al de Jas ba "OA" RAS, (ee og) "aa. 

Jay aa OS if diakn Oh OT Gagal yaa oa aj Laga Tana dong SE LA mail ale AU Ba Lemb de Jl, 
pat dl US pm bl ly telak | LrataYI 3 SI a3h ea A3 Gg ta Ul UM IU IA BG eng Ale AI ale AI 
(Hama el) Madi ya parit W Igdal Y, Calanas Jetald 2 ot Uya SliS OLS jas dal, 

bean 2 SU UT Gala dian OSYI Nala Of "elh $ asu YO da gr Ieluy Ank AI Ao dp G Jne 
BE de eh Ai —iaiN PN DL gan — OLI Ika Lal" WA al Iis VII era P3 if aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2788 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ola ol dug MP oba mh Sal AP Cap LP ya yag ASLI, & pik Fendi 3 OLSYI Ky OLI 
na) ex JS SE pasal Ta Ae # ma ex Aa F3 Ed € lelu OS Andi Ag ot Jae 3" Legal" 


lg dala AN be AI Jyay ye FU Aib Hail FG Ul ia) oil JB Ga Bo yang Solat TI KE 3 LI, 
an" 
All TN KA Gea UT UU: 
Askidl Kadi: 
lab mal oa ai NE, LI oa IIS Ban IIS Oh gai Sha Jordi Iis Of yag cb Anal Ae ob all ore 
CUNYI AB Kebaikan ap A3 lain AI an) Gel ogah Ul Lan AI oo) Ulu. 
ASM Hadi: 
Lag (Asad! ya RSUD YP td HW P) —iaall HUSS ea —aain IS PRT, A3 JA JB" tan 3 Seal JU 
die pong Ab 03 Jis OS Al oya Gal al ya SA. 
Adladi adu: 
Dab laga aa Ulsorg "dya OT ya Rail SS ibis oya dia Pal KASUNI Gil ya Kes 0 pat. 
Antali pekag dala AI ala Sya CP yag Gila Ain AI lg Aa esa JI Ie Italy (FI Ida 736 Y dl NJU, 
DLS GBI Bang SY!) Olesi, SU Glee Y TSS ML) (Rd Aja asas ab Ulas 338 Mis dl PE) ae uya) 
APLI INSGYI FS NBL. 
Abd Kaada: 
SY Cb ca ip SI Of IJE9 cal D3 yag Alt oya TIKI Ads teka Jo pb Jah ya Anal FIS IIS yag 
ALI HSNI ALS ML DG cab) SW oya AL 4 dlam |. 
d aldi cad: 
Jb AI Aan Ceng dala AI ala AI Syur A42 Je VI OS art IKI yag dadi FI EN ia il Ju 
RAI pg II UU pekan del AI ap Sy) Old da" 
0194. MENIKAH DENGAN ORANG YANG PUNYA MASA 
LALU KELAM 


PERTANYAAN : 
Cut Zavheera 


Assalamualaikum Ustadz.. Ada kisah seperti ini : Seorang gadis muslimah yang insyaAllah baik 
agamanya&selalu terjaga kesucian dirinya, dikhitbah oleh seorang duda beranak yang mpy masa 
lalu kotor (pernah berzina berkali2x). Dulu pria tersebut terpaksa hrs menikahi seorg wanita 
karena sang wanita telah dihamili olhnya,tp ternyata rumah tangga mereka tidak harmonis karena 
si pria kecewa karena wanita yang telah dinikahinya itu dulu pernah hamil dengan mantan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2789 ) 


pacarnya tetapi digugurkan, si pria juga merasa tidak puas dengan kebiasaan & pelayanan 
istrinya. Lalu pria tersebut berselingkuh dengan wanita lain lagi /rekan kerjanya (wanita lajang, 
bukan suami orang), ini terjadi lebih dari 1x.Perselingkuhannya hanya untuk menyalurkan 
kebutuhan biologis karena teralu kecewa thd istrinya. Kmdn istrinya membalas selingkuh bahkan 
pergi dari rmh selama berbulan2 bersama selingkuhannya tanpa pernah menemui anak2nya yang 
masih SD (tp Pria tersebut tetap merawat anak2nya dengan baik). karena hal itulah maka mereka 
telah cerai & pria tersebut telah bertaubat bbrp thn lalu & tidak prnh berzina Ig,semenjak itu 
insyaAllah telah jadi pria yang sholeh&taat pada hukum2x Allah.Pertanyaan saya : apa yang hrs 
dilakukan muslimah ini ? menerima khitbahnya,karena dia menilai pria tersebut memang 
baik&muslimah ini tak mempermasalahkan dengan keburukan masa lalu si pria tersebut,yang 
penting ketika kenal dengannya si pria tersebut telah jadi pria yang istigjomah dengan 
ketagwaannya sehingga layak dipilih jadi imam. Ataukah muslimah tersebut hrs menolak khitbah 
dari pria tersebut ? karena wanita suci sptnya tidak pantas untuk pria yang pernah berzina. 
Bagaimana solusi terbaik scr Islam dalam kasus ini ? terimakasih banyak atas penjelasannya ' 
wassalamu'alaikum. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb 
CE Ui Ly peka y dala AA aka AI Jyy JB: JB AA ey na Ie Sya 
ad Billy ato pd ol) (OLYI dal meng dai IS AS Ale OS OLYI din 
Diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra. Dia berkata : Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallama 


bersabda “Bila seorang lelaki berzina perbuatannya laksana penutup (iman) baginya namun bila 
dia telah menjauhkan diri dari zina (bertaubat), imannya kembali padanya”. (HR Abu Daud). 


ya AL la pg Ilen OLLYI OP) 5 pala y dal AI Gan Al Sya JB eh dal 33 

des») DU Op OLYI dlm ding j3 Al Oj EP sltu) 

Dalam sebuah riwayat Imam Baehagi dikatakan : Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallama 
bersabda “Iman itu laksana gamis/baju yang Allah kenakan pada hambaNya yang dikehendaki, 


bila seorang berzina lepaslah pakaian tersebut bila dia bertaibat dikembalikan lagi pakaiannya”. 
(HR. Baehadj). 


Alan SAI II oa CPI AN IL SEA IL CB AN 

dala Abon do ll Oo seb ISI VI US erat Amd 

“Tidak boleh menikahi wanita pezina yang sudah dikenal umum perbuatannya, tidak boleh juga 
menikahi lelaki pezina yang tampak kejelekan dan dikenal umum perbuatannya kecuali bila telah 


nampak adanya taubat yang benar darinya”. | AlFigh "Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/60 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab.... 


0267. Antara "KHITBAH" dan PACARAN 
PERTANYAAN : 


» A@uu InGin TaubAt 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2790 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu alaikum, dalam al guran ada satu ayat yang mnjelaskan haramnya pacaran!mungkin 
ada yang mengetahui dalam surat apa ayat itu ada? mohon dijawab. 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh 
Konsep Pacaran Islami. Adakah ? 


Manusia adalah makhluk sosial yang mendambakan hidup damai dan harmonis sehingga 
sangatlah normal bila manusia mengalami ketertarikan dengan lawan jenisnya. Motivasi untuk 
bisa mengenal karakter, menyamakan pandangan hidup dan alasan lainnya seringkali dijadikan 
dalih pembenaran untuk melakukan PACARAN bahkan beberapa pemikir ada yang sedikit peduli 
dengan kelestarian norma-etik sosial sehingga merumuskan konsep "Pacaran Islami" 


Bagaimana sebenarnya konsep Islam mengatur hubungan sepasang remaja yang sedang jatuh 
cinta ? 


Allah SWT berfirman dalam Al-@uran : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 
kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia 
dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" (AS. 3:14). 


Dalam redaksi ayat diatas dijelaskan bahwa dalam diri manusia memang telah ditanam benih- 
benih CINTA yang suatu waktu bisa tumbuh seketika saat menemukan kecocokan jiwa. 


CINTA dalam Islam tidak dilarang karena ia berada diluar wilayah kendali manusia bahkan CINTA 
merupakan anugerah yang harus di syukuri dengan mengekspresikan dan membinanya sesuai 
norma-etik syariat. Islam denga universal ajarannya telah mengatur seluruh hubungan manusia 
baik secara vertikal (Hablun min Allaahi) maupun horizontal (Hablun min An Naasi) tak terkecuali 
hubungan sepasang anak manusia yang sedang dirundung ASMARA. Istilah pacaran secara 
harfiyah tidak dikenal dalam Islam, karena konotasi dari kata-kata ini lebih mengarah pada 
hubungan pra-nikah yang lebih intim dari sekedar media saling mengenal. Islam menciptakan 
aturan yang sangat indah dalam mengatur hubungan lawan jenis yang sedang yang sedang jatuh 
cinta yaitu dengan konsep Khitbah. 


Khitbah adalah sebuah konsep 'Pacaran Berpahala' dari dispensasi agama sebagai media yang 
legal bagi hubungan lawan jenis untuk saling mengenal sebelum memutuskan menjalin hubungan 
suami-istri. Konsep hubungan ini sangat dianjurkan bagi seorang yang telah menaruh hati kepada 
lawan jenis dan bermaksud untuk menikah akan tetapi hubungan ini harus tetap terbingkai dalam 
nilai-nilai keshalehan sehingga kedekatan hubungan yang bisa menimbulkan potensi fitnah berarti 
sudah diluar konsep ini. 


Nikah dalam Islam bukanlah sekedar untuk singgahan hasrat seksual tetapi merupakan peristiwa 
sakral yang mempertemukan dua katagoris berbeda dalam satu bahtera tanggung jawab, hak dan 
kewajiban untuk bersama membina dan mengarungi MAGHLIGAI CINTA menyambung estafet 
kehidupan dimasa mendatang. Nikah merupakan ibadah yang dianjurkan agama demi menjalin 
kebahagiaan bersama dalam kehidupan bahkan sampai hidup lagi. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2791 ) 


Sedemikian sakralnya makna pernikahan maka khitbah merupakan konsep urgen untuk 
menjembatani kemungkinan akan terjadinya kekecewaan di kedua belah pihak sebelum terjadi 
ikrar nikah. Lantaran proporsi fundamental khitbah hanya sebagai langkah yang merupakan 
sarana tahap saling mengenali maka legalitas kedekatan hubungan dalam konsep ini hanya 
sebatas memandang wajah dan dan telapak tangan karena rahasia fisik dan kepribadian 
seseorang sudah bisa dimonitor dan di sensor melalui aura wajah dan telapak tangan. 


Berikut beberapa Hadits Nabi yang memperkenankan melihat wanita yang dikhitbahi dalam batas- 
batas tertentu : 


" “Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah, saya datang 
untuk menyerahkan diri saya kepada Anda! Rasulpun mengangkat pandangan kepadanya dan 
mengamatinya dengan saksama. Kemudian beliau menundukkan pandangan. Mengertilah wanita 
itu bahwa Rasulullah SAW tidak berminat kepada dirinya, maka iapun duduk. Kemudian 
bangkitlah seorang lelaki dari sahabat beliau dan berkata: “Wahai Rasulullah, jika Anda tidak 
berminat maka nikahkanlah ia kepada saya” (H.R Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa!i) 


“ “Suatu saat saya berada di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang lelaki mengabarkan 
kepada beliau bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshar. Rasulullah berkata kepadanya: 
“Apakah engkau sudah melihatnya?” “Belum!” katanya. Beliau berkata: “Kalau begitu temui dan 
lihatlah wanita Anshar itu karena pada mata mereka terdapat sesuatu.” (H.R Ahmad dan Imam 
Muslim) 


“ “Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita maka bila ia bisa melihat sesuatu 
daripadanya yang dapat mendorong untuk menikahinya hendaklah ia melakukannya.” (H.R Abu 
Dawud dan Al-Hakim) 


Lebih dari itu dalam "Pacaran Berpahala" ini juga diperkenankan duduk dan berbincang-bincang 
bersama sepanjang tidak sampai bernuansa khalwah (berduaan), seperti dengan disertakan pihak 
ketiga yang bisa melindungi dari fitnah karena Makhtubah (baca pacar) bagaimanapun masih 
berstatus Ajnabiyyah (wanita lain) yang sedikitpun belum berlaku hukum suami-istri. 


Jadi konsep dalam Islam dalam mengatur hubungan hubungan sepasang remaja yang sedang 
jatuh cinta bukan dengan hubungan tanpa batas atau pacaran islami yang diawali dengan 
"Basmalah" dan di akhiri dengan "Hamdalah" melainkan hubungan yang di bingkai dengan nilai- 
nilai pekerti luhur dan dihiasi dengan Fitrah Keindahan (baca : Keshalehan). Wa Allaahu A'lamu bi 
As-Shawaabi 


Referensi : Hasyiyah Al-Jamal 4/120, Fath Al-Mu'iin 3/298, Al-Figh Al-Islaami 9/6507, Tafsiir Al- 
Gurthuby 6/340 


0299. Detail "mahrom" 
PERTANYAAN : 


Jims Dyliefaniyz 
SE yg An) 3 Sale Sl 


Saudara2 kita yang satu mahrom itu siapa aja ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2792 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
HS pg Bing Ola Key 
Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi £ mahrom 2 
Sebab-sebab haram dinikahi: 
1. Haram dengan sebab keturunan: 
i. Ibu dan nenek hingga ke atas.(maksud keatas adalah ibunya nenek dst ) 
il. Anak dan cucu hingga kebawah.(maksudnya kebawah adalah anaknya cucu dst) 
iii. Kakak-adik seibu-sebapa atau sebapa atau hanya seibu saja. 
iv. saudara bapak yakni kakak/adiknya bpk,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhe dari ayah) 
v. saudara ibu yakni kakak/adiknya ibu ,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhe dari ibu) 
vi. Anak saudara lelaki ( adik atau kakak) hingga kebawah. 
vii. Anak saudara perempuan ( adik atau kakak ) hingga ke bawah. 
2. Haram dengan sebab satu susuan.(Tunggal rodo) : 
i. Ibu yang menyusui. 
ii. Saudara perempuan sesusuan. 
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: 
“Haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan “. (Riwayat Bukhari dan Muslim) 


Perempuan-perempuan yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan orang-orang 
yang haram dengan sebab keturunan. 


3. Haram dengan sebab perkawinan/menjadi mertua. ( Musyaharah ) : 


Ibunya istri keatas baik ibu kandung maupun ibu rodo nya istri.baik suami sudah berhubunagn 
intim dengn istri atau belum. 


i.Anak dari istri (anak tiri suami) jika memang sang istri sudah berhub intim dengan istri. 
ili.istri-istrinya bapak (atau ibu,baik ibu kandung maupun ibu tiri) 
vi.Istri anak-anaknya.(menantu) 


YANG DISEBUTKAT DIATAS HARAM DINIKAHI SELAMANYA (BAIK SUDAH CERAI DENGN 
ISTRI ATAU BELUM) 


Sedang yang tidak haram selamanya (haram hanya ketika menikahi kedua-duanya atau 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2793 ) 


keempat2nya/mengumpulkan dalm satu pernikahan) jika istri sudah dicerai maka boleh 
dinikahi.mereka adalah: 


i.Saudara istri yakni kakak-atau adiknya istri baik kandung atau tiri atau hanya saudara 
sepersusuan. 


ii. saudara bapaknya istri yakni kakak/adiknya bpk,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhenya istri dari 
arah ayah) 


v. saudara ibunya istri yakni kakak/adiknya ibu ,kandung maupun tiri (Bu lek/bu dhenya istri dari 
ibu) 


Firman Allah s.w.t.: 


au ae 0 2. 


Sita Sila Aa ng (2D) Ka da DI Lah AL Uje Ga SI GA UU, 


Bo AIA 


Mur 2. BELA Gp 3 ami 2 an ci tag - La Sl, aa ma 


Maba Sea Ae Ash Lana 23 


22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada 
masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk- 
buruk jalan (yang ditempuh). 


23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan|281|: saudara- 
saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan: Saudara-saudara 
ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki: anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan: ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara 
perempuan sepersusuan: ibu-ibu isterimu (mertua): anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya: (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu): dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau, 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


(281) maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak 
perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga 
yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam 
pemeliharaannya. ( Surah An-Nisaa' — Ayat 22 - 23). 


0503. ANAK MANTAN ISTRI, TETAP MAHROM KAH ?? 
PERTANYAAN : 
Moehammad Jihadd 


Tanya,mudah2an sudah pernah dibahas...... Si Allaki-laki) cerai dengan si B(cewek).dikarenakan 
tidak mendapatkan keturunan.kemudian si B menikah lagi dengan si C.dan punya anak 
perempuan namanya D. apakah boleh,si A menikah dengan si di ?? Maaaatur suwuuun.... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(279 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Hadiro Maut 
kalo A sudah menjima' B, maka A dengan di adalag muhrim muabbad dan haram nikah. 


Ab SA Jeli 


Anak Mantan Istri, Tetap Mahramkah ? 


FS yang terhormat kami punya sedikit masalah, kita tahu kalau mertua kita -walau kita udah cerai 
dengan istri kita- tetap mahrom, trus gmn dengan istri kita kalau stelah ana cerai dia kawin lagi 
dan punya anak perempuan dengan suami barunya, apakah anak perempuan tersebut tetap 
mahrom dengan kita ? Sukron atas jawabannya. 


FORSAN SALAF menjawab : Anaknya istri dari suami lain tetap menjadi mahrom jika telah 
mewathi ibunya dengan nikah (sah atau fasid), walaupun ada sebelum menikahi ibunya atau 
setelah menceraikannya, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-@uran Surat An-Nisa' : 23: 


0 o-e 3 .. 0 S0. 8 3 0-0. w 0 S0. — w PJ - o o w 2... 9 - .& 2... 
AA Ceker Uas aa PG DOB Daan pile AI KAL iya Saga FU SAI Kets Oleh, BLN 


B2 8 3 2 2 X0... 0... W 00 g0 o- 10 2 90 ga 0 0 go. w 0 Padu 
Uang gi DUS AN Dp Si Bj ontel Agar Lani Ol Ale ya Gali KU Jim (23) 


"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara- 
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara 
ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, 
saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu 
itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan 
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ 


Referensi : 1. Hamisy Aligna' juz 2 hal 164, 2. Kifayatul Ahyar juz 1 hal 482, 3. Hasyiyah Bujairomi 
ala alkhotib dan 4. Fanatu Tholibin jus 3 hal 255 


(2116472 WI Aula) 
OLI Ob ag Cia Ol Lal aa ale RA pal US deni mamih Ugal dong Jab Bo yen ya SAS UI Rong Jl aa NIS 


—A US damiadll evaad Lad yr 3 Cree ya TAS ab ning dia Ty 0 pia Teng jab Along) 


“anak perempuan istri jika lahir daripada istri yang telah diceraikannya dari suami barunya 
dinyatakan mahrom sejak kelahirannya “ 


(312555 JUDI “itel) 
Kan 3 Oia Ol JIN telian Oly diy “Ulang Rong ogah yag Kn ang Ulang Rong oa ag Reg (JP, 
pai (lgi) ok : 33) kn Ja CA BAB (UK Jas Ol ida) Jauly da dy Lgis (aka Anal Odang clara wang Ugal 
hlm GAS ST seb ya SI tell gi Jl 3 ayal Ata Ileratat sbb Jing Cliloe 3 Uatby SUN Jali 
SE Saka AA OS Olg 2) Lao Bebi OS Ig ad ebi BUE (HUI Pa da) Cibmdl GAS CI 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2795 ) 


(abu | ola Oh) BA Abg ya Ubi Ai Ol Ta Mill OS P4 Len de an ad PA due aa 
pEd djiy Ls Jean d Ol Jis OK AMIN G Gmmlkly Ipa Ta yaai Syam! Letoy Ob J3 Jalin yag cam JI cl 
Ailah Andin OS OI El ck Bb Any al ia. 

(17/4827 31 uts) 


KP Balak! yag CIWI Kanan yA Ida (CAYI e19j CSI Reryjy (ANU Dos ISI Rar dly Coral ef ay 23 aLalk wol) 
Iealo) Il gi elo yh Kemal ya MUSI olga Akad Pat, lakon NAS 3 lal pl gala #ad aa de 
bai Ob IIS ag Leni ah Kena ig yaa Roy Kg RI ag yag at JS Jpeale VI KA 017 SI (Sila 
BIM Silon dls yi an le ale ya US Jera Ol cad lo US Spa Jab din SL OP PL Joran Of buta 
BAE SAI (YG De WI Gal Ip (SS br YP LA pileia Ii SU OP YA malai GNU Sila oya (Sup 
JI de 2g yA S3) Kapan SSP Uly om oa Teng Sa Ran IP Ne MY UM Jeli 
(AH Je gama Ii) 
Sang Ka PA pln IA yag pemamdi A SAA A3 lag Ty cal og la Ty SA Lal GEN 
Wa le gp ons Ullay BA by ja JS Na Lae Sl Ga Tai Alan gag eny ON DL Sya GI 3 al 
la Gg Aa ya Lai DS di aa RI Bab ASI US yg Lan Ta ani BT Ie ya aa et 
Ta Buy nm La AA N andi ya LN ba Ka duh BU le ya Pa tg ala 
IA KA JA HD Ap Gu MAh ba ee la ti 
He Uja S 
Wallaahu A'lam bishshawaab. 
0537. Melamar Wanita yang Telah Dilamar 
PERTANYAAN : 
Kembang Setaman 


Assalamu'alaikum .. Bila seorang lelaki meminang wanita, lalu lelaki tadi pergi merantau (buat 
membiaya pernkhn & khdpnnya kelak). dengan janji 3th (2th kemudian tanpa kbr) pergi, Lalu dtg 
pada wanita yang tlah dipinang td, seorg laki-laki lain, kaya, terhormat , meminang dia, dan ke2 
ortunya menyetjui, Tepat 3th, lelaki pertama pulang sebulan sebelum pinangannya menikah 
dengan lelaki ke2, Bgmana hukum & menyikapinya? dalam Islam kan haram, meminang yang tlah 
dipinang, sdg k3ny tadi juga beragama Islam. Mksh! 


JAWABAN : 
Ahmad Hanafi 


Memang setahu saya haram hukumny meminang tunangan orang lain sebagaimana sabda 
rosululloh SAW. "Tidak boleh salah seorang diantara kalian meminang pinangan saudaranya 
"(muttafag alaih). Sedangkan hukum nikahnya (dg lelaki k2) menurut pendapatmu'tamad tetap 
sah, dengan sarat terpenuhi syarat & rukun nikahny, sedangkan khitbah sendiri tidak termasuk 
syarat & rukun nikah. Mungkin cara menyikapinya, hrs di bicarakan baik2 antara k2 keluarga juga 
dengan melibatkan tokoh setempat. silahkan dikoreksi Ig... 


Mbah Jenggot 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2796 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa alaikum salam. idem kg hanafi. 
Sean AL Yg AA Tt Se JAN NYI ag Ale ko dy Dp jl OS ae dl lane Je Abd PU 
pel ag alan ag OSb OP YP tel la Ie AL Yg AA aa Ie Je Yao B3 (yan les Je 
ola ge Ap laos de CAR Yy «Apit ar Ja | en Ol ajal JA B ag 
da Osb dy ear YL bl me MOS IP USA de yaaa € Mel ida Ie All CP 3S Alb Cas ola 
Hay | 543 200 | bea Jika. Gamad dy 6 TKI ang «mas da blg ep) «dalan de ob ji 
okay Y pal J3 Gamma 1 LIL Olonaoi ya Aelan JEY Una Olly) LULA ey» TKI Gamma 2 dd JB). yel 
MAN ASLI ya SBI PAN Leto 1 El OY 3 dada Ie Alb CA mma dg aleYU done BI Ul 
IE UAP ad Tai Rab E4AL Teler YI oa 15) ya UI apel Of ya eU U Igdataaly 6 seh ag TIPU on GP: 
bila Ge pyar AB) RaLAY Upalase Ja 4 jai Cl pelan Relasi pelan dal AI alun coil Ki lb € Ra glang opor yel Gaadar 
Bap asi Ode Naktly cd aa ATV alah JL poly Ale AI ko ai Lely € JI Ae el | GBI Jd dls Jali 
CSI oa 3 Ml po Abg 1 dilan le Abd jlor «Leah Usil, € lae ke) Ala S3 
1540. BOLEHKAH WANITA MEMINANG LAKI-LAKI 
PERTANYAAN : 
Nurligi Paula 
Assalamu'alaikumMau tanya, bagaimana hukumnya jika wanita meminang lelaki ??? Syukran 
JAWABAN : 
Ibnu Toha 


Boleh perempuan meminang laki-laki, yakni menawarkan dirinya pada laki-laki pilihannya baik 
karena dia alim, mulia dsb. demikian tidaklah dipandang rendah menurut syar'i, bahkan ini 
menunjukkan atas kemuliaan si wanita. sebagaimana dalam Hadits disebutkan : 


Prop" dl Me Ya 15 ale yap plug ale ale AI Jay dl la water Lal JB SIB akn rt ae 5 
Ale LAS plang dala AI Oh GA Gd LE) Bia PS on JL OT yap AT paul Unglesn Jl La Gaal aa SS ank 

1 

“Saya sedang bersama dengan Anas dan bersamanya anak perempuannya. Anas berkata, 
“Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan dirinya. Dia 
(wanita tersebut —ed) berkata, “Apakah engkau menginginkanku?' Anak perempuan Anas 
kemudian berkata, Betapa sedikit rasa malunya dan jelek perilakunya dan jelek perilakunya.' Lalu 


Anas menyangkal seraya berkata, “Dia lebih baik darimu dia menginginkan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian menawarkan dirinya”. (HR. Al-Bukhari : 5120). Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/401111066578374/ 


1106. LARANGAN MEMINANG SEORANG WANITA YANG 
TELAH DIPINANG ORANG LAIN 

PERTANYAAN : 

Mey Zhee D'last 

Asslamu'alaikum...Mohon pencerahan...Bolehkah Jika wanita yang sudah bertunangan, memberi 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2797 ) 


kesempatan pada lelaki lain yang dia cintai untuk ttp memperjuangkan wanita tersebut...!!!99999? 
dengan catatan : keluarga wanita kurang setuju dengan lelaki itu, makanya wanita tersebut 
bertunangan dengan yang lain. Jadi manakah yang harus di utamakan...???? Dan apa yang harus 
dilakukan...?? 


JAWABAN: 
Yupiter Jet 


3y Oem! bi ds ea oolush, 
( HR. Imam Ahmad |. 


Rosululloh melarang laki-laki mengkhithbah wanita yang telah dikhithbah oleh saudaranya (laki- 
laki lain), kecuali si laki-laki itu telah meninggalkan perempuan pinangannya. 


Syubbanul Yaum 
Leer3 (dee ya adl yakin ml mekay tele S ee edi Ja 


Artinya tidak termasuk golongan ku orang yang merusak wanita atas suaminya. pertanyaan di atas 
kalau kita kiaskan ke hadits tadi tidak boleh wanita yang sudah tunangan atau bersuami mencintai 
laki-laki lain karena dapat menimbukan dampak negatif. 


Ismael Kholilie 


Meskipun sudah bertunangan lantas dikemudian hari si wanita atau walinya tidak suka pada si 
pelamar maka boleh bagi orang lain melamar wanita tersebut : 


Her Wis ya Ja 4 Upielart Agu uas pel mila Ja Ja Lady yh aus eab Fila Hee yag Sa yana JIE Jt 3 
JAN Ula Ul load Ol gp Land dip REI HI Se AN CA ai gia Ie $ eni 
YAN EV Km IP BE ya Oh TANI JP op oya tu apl PI oa ML Ly bl es, 

al jalal assuyuthi ditanyakan tentang lekaki yang melamar seorng wanita lantas dikemudian hari si 
wanita atau walinya tidak setuju terhadap lelaki tersebut apakah boleh bagi lelaki lain melamar 
wanita tersebut ?? Beliau menjawab : boleh bagi yang lainnya melamar wanita tersebut jika wanita 


tersebut atau walinya sudah tidak setuju lagi dengan lelaki yang melamarnya pertama kali. 
| -bujairomi alal khotib 3/347 |. 


0576. HUKUM MENIKAH DENGAN KHUNTSA MUSYKIL 
(WARIA) 

PERTANYAAN : 

Ibnu Zainulmutagin 

Para hadirin, apa hukumnya huntsa musykil menikah ?? suwun.. 

JAWABAN : 

Hadiro Maut 


Hery Or Ol gaga Ibra ap Oly BRA OS Of ap BA map OLY IKEA Ea AI aa NY 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2798 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menikahi seorang khuntsa musykil Hukumnya TIDAK SAH, karena tidak ada jaminan (yang jelas) 
apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. | al-majmu' 16/213 |. 


NB : Pengertian Huntsa musykil (waria / banci / biseksual Jadalah yang tidak jelas tanda-tanda 
kelelakiannya atau kewanitaannya. Tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Atau 
tanda-tandanya saling bertentangan. 


0585. BATASAN KUFU' DALAM NIKAH 
PERTANYAAN : 
Xavi Hernandes 


Assalmualaikum wr wb. mau tanya : anak perawan itu kan bisa menolak untuk di nikahkan oleh 
walinya,apabila dia akan di nikahkan dngan orang yang tidak kufu', yang mau saya tanyakan kufu' 
itu menyangkut apa saja ? kalau masalah umur tidak termasuk ya ? mohon penjelasanya 


JAWABAN : 
Hakam Ahmed ElChudrie 
Kufu : seimbang dalam nasab, agama, pekerjaan, sifat merdeka, ketiadaan aib.. 


Al 'alamah mar'a al hanbaly membuat sya'ir tentang kafa'ah, golul kafa.atu sittatun fa ajabtuhum" 
god kaana hadza fiz zamanil agdami amma banu hadzaz zamani fa innahum " laa ya'rifuuna siwa 
yasarid dirhami 


Kebanyakan orang awam jaman sekarang yang diketahui kafaah itu hanya dalam hal kekayaan.. 
| I'anah, 3/330 |. 


Mbah Jenggot II 

Wa'alaikum salam. Umur enggak termasuk kriteria kafaah. 
308 1) — s3 FAK 
2g calo Hd LS ad se SAS oa GEJU Apn Jl Bata Oya ja ala 10K Jua 
Ta AI pa YA Ta lha yaaa Ay k3A PA YA na Sak omi 
LS ea ai 33 an —a Ma AS ca 2S ea laga Ih p - Aa kat 25 8 mb 
ak YO Olla Sai Sp ah, Ae Sa aU, saj as an bt, bla an 
pp 5 ILasl Sl SG Uh Gp Sana Je Tama NS) Ae yaa mg Ora 
(3TT pl 3) — b 2l| 
AI beNbasal Lalai y Ca gluadll #AR Kg. ly Oa dal AKI G dak! BeLSII las Ola G csi ar 3 Jas 
Be ET (3) TSI HS oya LAI ate La ame gi JUS G Teng jU Hj Ala Lebay Le Anne Kenya. 
O Iniaa Ag Hk Blog Cole maja OLS dina pai MS UT Gl 8 CU ea rama Y HUI Ga J3, 
dala! 3 aliag Lol .LPlte Land Jai3 DVI Up ng da0 Yy Ur C3 Urang AI ya Lo) Y Ea Ja Uillan temu Y SI 
Fe) Ye ea Ul) SWYI Ie Rona sai Y Jd MSG Ulin Anal Y Aly Julia elo) Y ebay. 
UB Use Ganga Yi Cl pake as Rona bi pad Be USII (Jae) 


Kafaah : 
1. Iffah (menjaga terhadap agama). Orang fasig (terus menerus berbuat dosa kecil atau 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2799 ) 


ie) 


pernah berbuat dosa besar) tidak sekufu' dengan orang yang adil. 


. Terbebas dari segala aib yang bisa menetapkan hak khiyar, seperti gila, lepra, atau 


penyakit belang. 


. Merdeka/budak. Seorang budak tidak sekufu' dengan orang yang merdeka. 
. Nasab. Orang 'ajam tidak sekufu' dengan orang arab, orang arab yang bukan kaum guraisy 


(golongan bani Hasyim dan Abdi Manaf) tidak sekufu' dengan orang guraisy dan selain 
keturunan dari sydt Fatimah (selain keturunan syd Hasan dan syd Husein) tidak sekufu' 
dengan keturunan beliau. 


. Hirfah (pekerjaan). Orang yang pekerjaannya rendahan seperti yang berkaitan dengan najis 


(tukang bekam/cantuk, tukang sampah atau tukang jagal) tidak sekufu' dengan pedagang. 
Namun sebagian ulama' tidaklah memandang pekerjaan sebagai salah satu factor 
penetapan kafaah. 


0682. Status Hadiah Saat Khitbah 

PERTANYAAN : 

Angel Ayoe Permatasari 

Assalamu'alaikum wr.wb. . Saya mau tanya. . Apa hukum'y jika seorang wanita mengembalikan 
tanda ikatan/tunangan kepada kluarga laki-laki dikarenakan laki-laki tersebut tidak baik & 
materialistis. . . Mohon pencerahannya. . Syukron 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam wr wb. HADIAH DI SAAT KHITBAH 


degid eU T dai UIJAI sel saujallI bla: 


1 edi DNS Tah pyar GIA ya ELA dang ISP VI Ana 3 mon Ol ala ia Ala Ula : (1) Reid JG 
m3 Ad Cod il Ugal al Sl A8 OLS II Log jatah Abd To yan ya db olkal La OLS ISL LRorg JI 3 yong al AS Negale 


2 


4 


ada ala amal bl GA IG elp Ali mang “ea JT) FU pl uts. 


— ab jadi BY Glass | jd rb AAN alga "Jen dia LM om Jess ad Il ala Mas Ja Ulas ol: (2) ASIN S3, 


Ls. 


3 0S Ja eegba mera IP CE Jaka IS di glenn oya al Cb Agen oya Jali 0G Ud o (By ALS Jas, 
Lazan Caory Llial jl ES2 OP CASULa pl Rat CL gl yan ClalAdI d ag Of Hotels ci plane! das ISI) AN yan ya. 


Wlhp AG eg yen JI Ala cal JI OP eka elip by ey SY cdasg Gb liang. 


4 — Hb Of dag Ca Ol mendera Je Gal UI MY telaat Leg pr Jl bla of: (Ly keslal eal. 


(1) 599/2 : jk 3). 

(2) 45612 : misal oo. 

(3) 198/2 : Jumadil jlua. 

(d9 156/3 AMI SLS eU Hits. 


Saat khitbah (lamaran) berlangsung biasanya pihak calon pengantin laki-laki memberikan aneka 
macam hadiah dan bingkisan pada pihak calon pengantin wanita, dalam menanggapi status 
hadiah ini, para ulama figh memiliki beberapa pendapat : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2800 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Kalangan Hanafiyyah : “Hadiah-hadiah saat khitbah adalah hibah (pemberian), bagi si 
pemberi boleh menarik hadiah pemberiannya kecuali bila terjadi hal yang melarangnya 
seperti hadiahnya telah rusak, telah punah atau telah terjadi ikatan suami istri diantara 
keduanya. Bila hadiahnya masih ada si pemberi boleh menariknya, bila punah seperti cincin 
yang telah rusak, makanan yang telah termakan atau hadiahnya telah berubah bentuk 
seperti kain yang telah menjadi gaun maka bagi pemberi tidak berhak menuntut barang 
pengganti” (Rodd al-Mukhtaar 11/599) 


2. Kalangan Malikiyyah : “Hadiah-hadiah sebelum atau saat perkawinan diparuh bagian antara 
wanita dan pria baik disyaratkan atau tidak karena hadiah diatas secara hukum memang 
menjadi persyaratan” (Syarh as-Shoghiir 11/456) 


3. Kalangan Hanabilah : “Ditinjau terlebih dahulu antara pelamar dan yang dilamar, mana 
diantara keduanya yang berpaling ? Bila yang berpaling pihak laki-laki, tidak berhak 
baginya mengambil hadiahnya kembali sekalipun masih ada, Bila yang berpaling pihak 
wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiahnya sekalipun sudah rusak dengan 
diberikan harga senilainya, keputusan ini dianggap adil dan bijak karena hadiah tersebut 
diberikan demi langgengnya ikatan bila ikatannya telah hilang tentu baginya boleh menarik 
ulang” (Manaar as-Sabiil 11/198) 


4. Kalangan Syafi'iyyah : “Bagi laki-laki pelamar boleh menarik ulang hadiahnya sebab hadiah 
tersebut diberikan agar terjadi akad pernikahan, bila ikatannya gagal baginya berhak 
menariknya kembali saat masih ada atau dengan barang pengganti bila telah rusak”. 
(Paanah at-Thoolibiin 111/156) 


| Al-Figh al-Islaam 1X/20 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
Ini keterangan yang dari Kitab 'aanah at-Thoolibiin 111/268-269 : 
JP Atil ep pe U Jab UM aj Ia P3 Lepnyyad Uaale Gil Bal Ular yag (jp Jt) Mai La Jadi Lal) 
Y 3 
ba pi mt pl yA gong al yang elo Af Laka pl yen Ai STA OS lgu dd Ani oya de Aidil Cg dl Job (otr) 
Hb Of dag Fb OA era Leena Je Gal EL MY Lea 
Kp IP US Je Y HAAI Ana3 OP TSI Je Rat nas jl Gb Cu Ane) JS) Sepat YAA ol 
Dalam Hasyiyah Kitab al-Jamal terdapat keterangan yang redaksinya : “Ditanya Syekh 
Muhammad Romly tentang seseorang yang melamar wanita dan memberi nafkah padanya 
dengan tujuan agar dapat mengawininya, dan perkawinan dengannya ternyata tidak terjadi, 
apakah boleh bagi orang tersebut menarik kembali apa yang telah ia nafkahkan pada wanita 
diatas ?” 
Beliau menjawab “Lelaki tersebut berhak mengambil yang telah ia berikan baik yang berupa 
makanan, minuman, pakaian atau perhiasan dan baik pemberian tersebut memang hendak dia 
ambil atau tidak, pihak wanitanya menyetujui atau tidak, atau disebabkan salah satu diantara 
keduanya meninggal, karena pemberian-pemberian diatas diberikan laki-laki tersebut agar dapat 
menikah dengannya, maka laki-laki tersebut boleh mengambilnya bila masih ada atau berhak 
mendapat barang penggantinya bila telah rusak”. Demikian keterangan dari kitab alJamal dengan 
sedikit perubahan. 


Kewenangan menarik kembali hadiah diatas sebatas pada hadiah-hadiah yang diberikan dengan 
tujuan “agar terjadi pernikahan” bila bukan karena tujuan ini maka pemberiannya tidak dapat 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2801) 


ditarik kembali. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0743. MENIKAH DENGAN SAUDARA TIRI 
PERTANYAAN : 
Ghoes Huri 


Assalami'alaikum...mau tanya ne pak ustad dan ustadzah..ada duda di kampung saya yang sudah 
punya anak perempuan yang sudah berumur 20 th,kemudian duda tersebut menikahi janda yang 
juga sudah mempunyai anak laki-laki umur 25 tahun..,selang setahun kemudian kedua anak 
tersebut saling mencintai..dan ingin menikah,tapi karena kebiasaan tersebut belum lumrah di 
tempat saya akhirnya di batalkan,pertanyannya apa boleh dan sah apabila ke dua anak tersebut 
nikah.pendek kata orang tuanya nikah anaknya juga nikah..terima kasih atas jawannya.. 


JAWABAN : 
Ahmada Hanafiy 


Wa alaikum salam wr wb. Pernikahan tersebut BOLEH/SAH. karena wanita yang akan di nikahi 
tidak t'tmsuk wnita yang di hramkn. Sdangkan wnta yang haram di nikah ad 14 (AS.Annisa'/23). 
Ketrngnya sbb: 
(Haram sbb nasab| 
1.Ibu (trs k atas) 
2.Anak pritrs k bwh) 
3.Sdri (s ayah/s ibu) 
4 Bibi (dr ibu) 
5.Bibi (dr ayah) 
6.Keponakan (dr sdr) 
1. ,, (dr sdri) 
(Haram sbb susuan| 
8.Ibu (yang m'nyusui) 
9.Sdri sesusuan 
(Hrm sbb p'nikahan| 
10.Ibu mertua 
11.Anak tiri (anak istri blmn ibuny sudah di jima') 
12.Ibu tiri 
13.Menantu 
yang di sbtkan di atas haram selamanya. 
14.Ipar/Bibi istri. 
yang t'akhir keharamanny tidak slmny, artinya lelaki blh mnikahi ipar/bibi istriny blmn 
dia telah menceraikan istriny. 
(Fathul @orib 45) dan (Al Igna' 129) 


Masaji Antoro 
Ia HATE 
AM Teng Yg Can Teng Yg Lau Yg g3YI dong (EV Lean Yg III R01 ed el ag ca Ny Ml NYI, 
| Cabang bahasan | Tidak diharamkan (menikahi) anak perempuan dari suami ibu, (saudari 


tiri, persaudaraan karena bapak tiri), tidak haram pula menikahi ibu dari suaminya ibu 
(Nenek tiri), tidak pula anak perempuan dari suaminya anak perempuan (cucu tiri), tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2802 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pula ibu dari istrinya ayah (nenek tiri).. 


Tidak pula anak perempuan dari isteri ayah (saudara tiri, persaudaraan karena ibu tiri), 
tidak pula ibu dari istri anak lelaki (besan), tidak pula anak perempuan dari istrinya anak 
kandung laki-laki (cucu tiri), dan tidak pula istri dari anak tiri (yang sudah ada persetubuhan 
dengan ortunya), dan tidak pula istri dari bapak tiri. | Roudhoh Atthoolibiin VII/112 |. 


0969. BOLEHKAH MENOLAK PERJODOHAN DARI ORANG 
TUA ? 

PERTANYAAN : 

Angel Ayoe Permatasari 


Assalamu'alaikum wr.wb. maaf sya mau nanya, , berdosakah bila seorng anak menolak/ 
menentang perjodohan dari orng tua'y . ?? Mhon pencerahan'ya. . Syukron 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


» Jika pilihan anak dan orang tua pada calon yang sama-sama sekufu' (selevel) maka anak harus 
patuh orang tua sebab orang tua lebih tahu hal yang lebih mashlahat bagi anak. 
2 Menurut Imam as-Subky pilihan anak harus dikedepankan guna menghindari hal-hal yang 
tidak diinginkan dengan demikian orang tua harus mengikuti kemauan anak. 
2 Menurut al-Adzra'i jika pilihan anak memiliki nilai lebih bila dibandingkan pilihan orang tuanya 
maka orang tua harus menuruti kemauan anak. 


Letra Oy9 Tina DS Oly Leiana pb pil GAS ya Credit AS Lg oya 1 Jas Ol Pl TRY (RP) 
Belas 
ALI Long DB MUI Dota OS Y LetiS pb PET IA Lb Ong yag IGAS semi Ig Cas su (Elon OP) 
Latara oya Lb pelet diana DU A3 Lai ya del oki OY M3 SBY A3 Ja 
sal lp dy 
JAMI Ae oya OS Oly eta AA TR SI Ata PI may AS UE yg Sya! pan Aang dasra US Op J3) 
Ml Ml OS Y MY Ga an yr eU 3 Jai 
( Faanah at-Thoolibiin 1/173 |. 
Ap BB ph ia PLS ama DS Dp (BS Ay G3 em Ad (3S Bea CI) 
Lela Sio) 4 Dm Yel) Pai dk an SA Oey Ud Btn) Wganler dah Pur Lea Deni sb (meli 
Ga Ja ta ai GS CAN SAI 
| Tuhfah al-Muhtaaj 29/495 |. 

Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Nambahin sdkit....!! Memang disunnahkan meminta izin wanita perawan jika sudah dewasa 
brdasarkan hadis nabi "wa al bikru yasta'miruha abuuha"hadis ini memuat ksunahan untuk 
mghargai perasaanya. | Hasyiyah al bujairimi 4/160 J. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2803 ) 


1168. BOLEHKAH SEORANG SYARIFAH MENIKAH 
DENGAN BUKAN KETURUNAN NABI 

PERTANYAAN : 

Jauhar Nur Lathiefah 


Assalamulaikum...mau tanya.“apakah boleh seorang syarifah dinikahkan/dinikahi/menikah dngan 
laki-laki yang bukan juriat nabi kita. Mohon penjelasan.beserta ibaroh nya. 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 
(3TT pl 3) — db ah 
AI lensa. Jabal y Ce gluadll HARS Kg. elly Oa dal AKI G dak! BeUSII las Ola Get asu 3 Jas 
BUSI ET (Ag) TI HyaS ya AN Tata La Rano al JS G Aong jl ma Bala Lebarloy le dana Kay. 
B Iaria Ag Amal lee Cole aga GLS Goal pai A8 UI Gl DG ME ca ama Y II Gm Oi) 
dala! (3 ding Lol .UPle Lai Jai3 DVI Up ag da2 Yg Gor C3 Urang AI ya LV Ea Ja Uillan semua Y SI 
Fe ny Y Ea ad Lily SWLYI de donal pam Y Jd SS Ulin ton Y Jp Julia elo) Y Ob ha Aji. 
UB Upi Kaali Yi (LSI pas As Amuk bb ii peni BUSUI (Joel) 


Kafaah : 

e 2 Iffah (menjaga terhadap agama). Orang fasig (terus menerus berbuat dosa kecil atau 
pernah berbuat dosa besar) tidak sekufu' dengan orang yang adil. 

#2 Terbebas dari segala aib yang bisa menetapkan hak khiyar, seperti gila, lepra, atau 
penyakit belang. 

e ? Merdeka/budak. Seorang budak tidak sekufu' dengan orang yang merdeka. 

#2» Nasab. Orang 'ajam tidak sekufu' dengan orang arab, orang arab yang bukan kaum 
guraisy (golongan bani Hasyim dan Abdi Manaf) tidak sekufu' dengan orang guraisy dan 
selain keturunan dari sydt Fatimah (selain keturunan syd Hasan dan syd Husein) tidak 
sekufu' dengan keturunan beliau. 

e 2 Hirfah (pekerjaan). Orang yang pekerjaannya rendahan seperti yang berkaitan dengan 
najis (tukang bekam/cantuk, tukang sampah atau tukang jagal) tidak sekufu' dengan 
pedagang. Namun sebagian ulama' tidaklah memandang pekerjaan sebagai salah satu 
factor penetapan kafaah. 


Mbah Singo Dimejo 


el 1986 —: 1407 pall Aisal AN OOP Bal ma 3 ga 3 
ab IYSale 3, Wany 


2 sei) USile3 A5 Wins Unggg) 6 SJ Lgm 18 pai Sale mntaga anal sllu K3 Sie layan Lag Un yen Si A6 pa Sal Lao laa 
JB3 prnnslagana elUSI 2 Y ya Tae Gay Cah ae Cele Callasll add (ria Bad Tegal! 9 AyriLill dag y0 3 € tapal lain jali yu (ya 
WBg x3 1 IS AS Mag Un jari atue USU (AJ Takan ig osbA gi sala Uilan, BJ 1 Liow ASleen) NNSile ma lal Alya aa UiSlp « 
diah AlB Ira g Yi gua) gbi co SJ pel ia USS al) Tawa Jala & ola NI salah panai 0 Laila, 


Abdullah Afif 
KAFAA'AH sebagaimana dalam kitab I'anah 3/330: 
AAN lake La Rae jl JUS 3 Rong aj Alila Uelaloy Ll Anne Keong al LeNlenoly Jalal, Salusll AR ag 
CB nat ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2804 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WA HIYA LUGHATAN ATTASAAWII WATTA'AADULUWA ISTHILAAHAN AMRUN YUUJIBU 
'ADAMUHUU 'AARANWA DHAABITHUHAA MUSAAWAATU AZZAUJI LIZZAUJATI FII 
KAMAALIN AU KHISSATIN MAA 'ADAA ASSALAAMATA MIN 'UYUUBINNIKAAHI 


KAFAA'AH menurut bahasa yaitu sama atau seimbang , KAFAA'AH menurut istilah adalah : 
perkara yang dapat menimbulkan aib jika perkara itu tidak ada.adapun 'pelanggerane' KAFAA'AH 
yaitu: persamaan suami terhadap isteri dalam kesempurnaan atau kerendahan, selain selamat 
dari 'uyuubinnikaah 

beban) Lagi Sala af adl Ge BY Ja tawa Y TSI G Batre ag BUSI 3 Jas 
FASHLUN FIL KAFAA'AHWA HIYA MU'TABARATUN FINNIKAAHI LAA LISHIHHATIHIIBAL LI 
ANNAHAA HA@AUN LIL MAR'ATI WAL WALIYYI FALAHUMAA ISGAATHUHUMAA. 


KAFAA'AH diperhitungkan dalam nikah, bukan untuk keabsahannya,karena KAFAA'AH adalah 
hag wanita dan wali maka bagi keduanya boleh menggugurkannya. | Sumber:Fat-hul Mu'in / 
Hamisy I'anah 3/330 |. 


dalam I'anahnya: 

Wb Us es Kai Yi CLS pake lis Anus Ui pad Be UST (Jae ,) 
WAL HAASHIL AL KAFANATU TU'TABARU SYARTHAN LISHSHIHHATI "INDA 
'ADAMIRRIDHAA WA ILLAA FALAISAT SYARTHAN LAHAA 


Walhasil KAFAA'AH diperhitungkan sebagai syarat sah ketika tidak adanya ridha, jika ada ridha 
maka KAFAA AH bukan syarat 
adapun ta'bir Bughyatul Mustarsyidin halaman 210, di sana ada dua pendapat. 


Pertama : Sama dengan ta'bir Fat-hul Mu'in / I'anah diatas,ta'birnya sbb:. 
Coemad ya el al iobu 3Yal, kan 3 ala yag apa SAI #Llonya gai de Kai 3 Se SI Ss zahg («S) Boy) 
SE ea end ya yg Lala Il eng Ul Stan) (arak Lag dong Un PSU SG ale dl Ol ya ra pl 
Kamp y Ol NB 
...IDZIL KAFAA'ATU FINNASABI 'ALAA ARBA'! DARAJAATIN , AL 'AARABU WA @URAISYUN 
WA BANUU HAASYIMIN WAL MUTHTHALIBI WA AULAADU FAATHIMATA AZZAHRAA'! 
BANUU ALHASANAINI ASYSYARIIFAINI RIDHWAANULLAAHI 'ALAIHIMFA LAA TAKAAFU'A 
BAINA DARAJATIN WA MAA BA'DAHAA WA HIINA'IDZIN IN ZAWWAJAHAA AL WALIYYU 
BIRIDHAAHAA WA RIDHAA MAN FII DARAJATIHII SHAHHA AU AL HAAKIMU FALAA WA IN 
RADHIYAT 
Karena KAFAA'AH dalam nasab atas empat derajat:- arab- guraisy- bani hasyim dan muthalib- 
putera-putera Fathimah az Zahra, keturunan Hasan dan Husein asysyarifain ridhwaanullah 
'alaihimmaka tidak ada KAFAA'AH antara satu derajat dengan derajat sesudahnya (derajat 
dibawahnya)ketika tidak ada KAFAA'AH, jika wali menikahkan syarifah tanpa ridha syarifah 
tersebut dan tanpa ridha orang yang sederajat dengan wali maka sah, atau hakim yang 
menikahkannya maka tidak sah meskipun syarifah tersebut ridha 


Kedua:Tidak boleh meskipun ada ridha dari syarifah dan walinyata'birnya sbb: 
Y aa Say! Kemal la OY el) 102 Ly Ola SI Hr SN Sip ab Ulas Tale Ai ji laa 


Ny ala 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2805 ) 


SYARIIFATUN 'ALAWIYYATUN KHATHABAHAA GHAIRU SYARIIFIN FA LAA ARAA 
JAWAAZANNIKAAHI WA IN RADHIYAT WA RADHIYA WALIYYUHAA... 


Syarifah alawiyyah dipinang oleh bukan syarif maka saya tidak berpendapat bolehnya nikah 
meskipun syarifah tersebut dan walinya ridha ...... 


Catatan: ta'bir Bughyah yang pertama sama dengan ta'bir Mughnil Muhtaj 12/196 berikut: 
CA AI nga AI at) 23 Of Van US ab) eh Asli (JI en) GP At 
BIA IS ab En Pa (MI Lang lay) 
Wallaahu A'lam...Mohon dikoreksi 
Adapun dalam madzhab Maliki KAFAA AH diperhitungkan hanya dalam agama. 


Dalam kitab "Umdatul Mufti wal Mustafti 3/119 (lisysyaikh Muhammad ibn 'abdirrahmaan al Ahdal) 
dijelaskan sbb: 


Op SI PASI Danama al GP al (Sg) «Lead Kemih Joaka Y Aly pe ya BeLSII las Ol II SM pay 3 2 la 
SPA Oma A83 Ja! C5 Si Nag 2 ea JB teri J3 SO Ka yag ajal! Ae up AS) Gde 
Wallaahu A'lam 
Muhammad Ahmad 
Berikut kufu dalam madzhab Imam Ahmad: 
Lagi Gp dal II map BI JB ba Ulas GA TSI Ton US Bl as Ga ye ala JI oil. 
HP Ki map OS JP: JBy Lagi Bi UK AL OLI aa Je IG aa JB Oluiu J3 Nila, 
Bebi lah gd ey 2 #olisaka JNE Olyy GUSI ya VI 6 plan II OS TP GNI Man Al gb) jas JjB 3 Lain 
Para SIP 4 pai oi Ja 1 Olla JB. ef pas 3 Olla pr JBS 4 NA tanah Cia Bap) Olelu Ju 
OYy 0S Wong pelan dala ADI bp bapak, Lisla (Siah Al DL 4S jln FS Yg 6 SIG (Sale pain Y DA 
US nda Leena PLS 6 gama ie aa UII ya HAL ya daa Sepat US ea. 
YP 0 gebetola olgy 2 A SUI ISI VI ena YSS ya YP sll AK Y FE palang dala AI ko adl Ol ah 33 
Att. AL Yg 00 el Ye nm Ida 1 JU dl ae al oi. 
Il Jat ST Jp lia TSI 3 Uh ema Ul Mai ye SU Al JI. 
Blag D2 opal) Got Grtly Olah Gal Uya BLN MAS jt May JAR AS 1 AS Daya al jas Ela yE Ly) 
(utitas Tu ji bW ai SN bae, EL, 
Je oi 
Iisa dy 6 rapi Let pb oya Long Lab Ol pelg ale Ah Ula Gal dl candy GI ELAI O Jadae 3 mpua yA 
dad Lab Rin ea Ka 1S ea Ul 0d GAY Ah dpn Gak, 4 OSYL Gay dal OYy . ala ya CSI 
SNI BU S0 el Gamag UAN Cam IS Rika al JB) Clay ALE JB Ilkag padi Pn oh ly ola 
anta SSI ya doel JS OTC Uly geli € dngan Jaluah «dim 2S Ed) jam Jail Sy «Djan Y GAN Ika OY 5 gam 
JI HIS (0g Ly Jaka li cola) 
Sumber: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-44948idto-4494&bk no-1581D-4395 
Berikut dalam kitab GHIDZAA'UL ALBAAB: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2806 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


das og AA PLYI 93 Olly eU 3. 
eh Ae 33 Onliaala Gede Say Uta ag Teng ella Ol mama d LL BP € TI one ba UI Lala) 
(408 552) AL AISI VI oyeerasa Yg UTY YP el! AS Y PJU play tele AI lo (adl of us AI 
JUS ema Ai Pa ya ema Sena AN BUSI oa VI NI SIS TIP ya Ma Al Ke) jae Jb) 
Lelo) au Lena Leena). 
plg dala AN ke Hapat, Linda (Sis Al Of. jl FS Yg 6 SI Apaan Y DA pia SUL1 aj Olalu JB, 
Sa Ada» 
CI GUSI, 20m PUSYI BJB SI pa bb Head AI Gg 4 Uni Ken BUSI OT ASI Al JI 
PR yA 2S at Teng ji UDAH ya Cm AAS SINI Bl GP Ceti Lai aa aa Ka Y SI 3 D3 
KAA Aa! Ag BELI SSI jd pai Rong jg DAY Lo) gn am ASily . Lelang Dp ena SIN LAI oya pem 
Inah dong JUL. 
perhatikan: 
HAL 0g 4 Uni cmn BUSI OT ASI Al JI 
Sumber:http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-631&idto-631&bk no-4481D-471 
Ringkasnya:pendapat Imam Ahmad ada dua : 
1. pertama: kufu adalah termasuk syarat nikah 


2. kedua: kufu tidak termasuk syarat nikahdan pendapat kedua ini menurut Ibnu @udamah 
adalah pendapat yang shahih, dan menurut GHIDZAA'UL ALBAAB adalah pendapat 
madzhab . 


BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN DENGAN SAADAT 'ALAWIYIN 
Magin Jadid 
Dalil tentang kewajiban menjaga keseimbangan dalam Nasab adalah : 


Sabda Kanjengrosul" Pilihlah spermamu .! Karena sesungguhnya keringat sangat serupa, maka 
nikahilah dan nikahkanlah orang-orang yang sepadan diantara mereka." KanjengRasul bersabda 
kepada Sayyidina Ali : tiga perkara yang harus di segerakan :1. Shalat, jika tiba waktunya2. 
Jenazah, jika ada dihadapannya3. Perempuan janda, jika menemukan yang 
seimbang." (HR. Turmudzi ) 


KanjengRosul bersabda " Sesungguhnya Allah memilih kinanah dari keturunan ismail memilih 
Guraisy dari keturunan kinanah, memilih Bani Hasyim dari @uraisy dan memilihku dari bani 
hasyim ( HR.Muslim, Turmudzi dan lainnya ) 


Para Ulama' berkata: dalam beberapa hadits ini terdapat petunjuk sesungguhnya orang arab 
selain golongan guraisy dan bani hasyim mereka tidak seimbang dalam pernikahan. 


Fa-in Miila: Dzakara al-fugohaa-u annal-mar'ata idzaa asgothot kafaa-atahaa ma'a waliyyihaa al- 
agrabi jaaza nikaahuhaa mimman laa yukaafi-uhaa wa laa i'tiraadho hiyna-idin lil-ab'adi, UJIIBA : 
bi-anna ghaayata maa dzakarahu ghairul Hanaabilati rukhshotun fagoth wa al-goo'idatu 'indahum, 
inna ar-rukhsho laa tunaatho bil-ma'aashiy, fata'ayinu hamlu dzaalik, Idzaa lam yahshol syai-un 
min al-itsmi wa al-haraji, wa amma tazwiiju syariifatin mimman laa yukaafi-uhaa fii nasabihaa 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2807 ) 


fayanbaghy an laayadkhula fii 'umuumi tilka ar-rukhshoh limaa fiidzaalika min al-iydzaa-i wa al- 
ihaanati bil-'itrati ath-thoohirati, fa-ayyu ma'ishotin fid-diini mitslu iydzaa-ihim, dst. . .masih kurang 
ini, tapi kewalahan nulis arab latin 


Jika dikatakan, Ulama Ahli figih menuturkan bahwa perempuan dan wali dekatnya menyetujui 
tanpa adanya keseimbangan dalam pernikahan hukumnya boleh, dan wali-walinya yang jauh 
ketika adanya persetujuan mereka tidak boleh menolak. . 


DIJAWAB : "Sesungguhnya puncak pembahasan yang dikemukakan para Imam selain Imam 
Hambali itu sebuah keringanan hukum, sedangkan keringanan hukum menurut Ahli figh tidak 
digantungkan kepada maksiat-maksiat, maka nyatalah keringanan hukum dapat diamalkan jika 
didalamnya tidak trdapt dosa dan kesalahan, sedangkan mengawinkan Syarifah kepada orang 
yang tidak sepadan dengan nasabnya selayaknya tidak dimasukkan didalam keumuman 
keringanan tersebut, karena hal itu termasuk menyakiti dan menghina trhdp keturunan yang suci, 
lalu maksiat apa dalam agama yang sama seperti menyakiti mereka, karena dalam hal tersebut 
dapat menyakiti Kanjengrosul dan sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah fatimah adalah bagian dari 
KanjengRosul, dan apa-apa yang ada pada diri orang Tua, juga ada pada diri anak,Al-ajwbibatul 
ghaaliyah hal: 240 tentang Fadho-ilu ahli baiti Rasulillah, 


KESIMPULAN : 
Raden Surya Kencana 
Masalah haram atau ngga nya ana kurang tau namun hukumnya tidak boleh 
SY ap Sip! Km Tar UV Ueay Kbny Lam) ly TSI Jl yr SG Siji 28 Leles Aogle id (Ula) 
Stm BILA pain dala PU Ai rbu GP BAN CI ap Ol ay UBg Kay tan GL dad LAI Ga oya IN aa NY 
Gain ALA Ay sal ah 3 US Jin Bg diy CU da JII Nyali AI Go 0 S2) SUS Ie lalai ohukeluy 
Uiaadh Lely Ly Lali Teras dil elekill JU Ol uygity de Sad Ol Kendi lak ale B0 dia Lage ju om SUS jd pas 
GE NY AMI — pay pada Yap V9 R3) pelan pekan Url al BN 3 Meki jamay Sl jlepoi male dl Ol yo) 
dor d9 AI A2 PI abal UJI Sp Hindi Gel, Jaran can ISS 2g mal SUS la mang aka Bek 
CAS ea SUN oya MIS UR AB Ja wkamdk! el) yel Oya USU Upaior plat oya Kebn  I Ueiat ya Hua 
kim 3 
Ya mngkin punya keterangan khusus mas namun yang saya tau itulah hukum nyasubulus salam 
juz 3 hal 129 : 
ya Sab PI PL dil ja goal ma Ja Oia Sya AS ya ob AI JA La oya Reor O Oebi oaaa Aby 
Bona ya Jail Nda Ui UT) orgnya AI H5 Ji OLI dala Goa Kl PLAY Laraka Gang p09S3 Jala pb ya seb 
oa WS IS 9 peekta ya VI Onani Ae il AA HIU Olla IU IS Latul) Cg per y Ulu 03 as ALI bl 
oa ISS peta Aan 8 0 La SN ah Ja ria PUS Yg Ga Yy ee ab 
Muhajir Madad Salim 


Saya ingat pendapat Imam Sya'roni dalam uhud muhammadiyyah bahwa tidak boleh ahwal 
menikahi syarifah kecuali si ahwal telah mematikan hawanafsunya dan menjadikan dirinya sebagai 
budak istrinya tersebut. | syarfulmuabbad lil imam an nabhaniy | 


Magin Jadid 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2808 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kang Muhajir@ ia memang tapi sebaiknya jangan 


" Goola al-imaamu asy-sya'rooniyyu : Wa god tagoddama fii hadzihil-minani anna minal-adabi an 
laa yatazawwaja ahadunaa syariifatan illaa in 'arafa min nafsihi an yakuuna tahta hukmihaa wa 
isyaarotihaa wa yugoddima lahaa na'lahaa wa yaguuma lahaa idzaa waradat 'alaihi wa laa 
yatazawwaja 'alaihaa wa laa yugtira 'alaihaa fil ma'iisyati illaa ini-khtaarat dzalika. .dst. . | Nuur al - 
Abshor Fi manaagibi ali an-nabiyil mukhtaar juz 1 hal 130 |. 


@oola al-imaamu as-suyuuity Rahimahullaahu fii ( Al-hashoisho ) wa min khoshooishi Shallallaahu 
'alaihi wasallama: anna awlaada ibnatihi fathimata manshuubuuna ilaihi wa annahum layukaafihim 
fin-nikahi akhadun min-naasi, wad-daliilu 'ala dzalika ma akhrajahul-haakimun 'an jaabirin, goola: 
goola Rasulullaahu shollallaahu 'alaihi wasallama : ( Likulli baniy abin 'ushbatun illaa ibni 
faathimata fa-ana waliyyuhumaa wa ushbatuhumaa ) dst. . 

Berkata Imam Suyuthi Rahimahullah didalam ( ktb Khasha'is ) Termasuk keistimewaan Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wasallam bahwa sesungguhnya keturunan Sayyidah Fatimah dinisbatkan 
kepadanya ( KanjengNabi ) dan tidak ada seorangpun diantara manusia yang SEPADAN dengan 
MEREKA DALAM PERNIKAHAN, Dalilnya hadits yang dikeluarkan Imam Hakim dari Jabir, Dia 
berkata Rasulullah bersabda: Setiap putra seorang bpak punya bgian kecuali kedua putra fatimah 
akulah wali dan bgian keduanya" 

Muhammad Ahmad 


Maaf, dari segi keabsahan memang benar boleh non syarif menikah dengan syarifah karena kufu 
bukan merupakan syarah sah nikah, namun adalah termasuk adab jika kita tidak nikah dengan 
syarifah sebagaimana yang dikatakan oleh asy Syaikh al @uthb "Abdul Wahhhaab asy Sya'rani 
seperti yang dikutip oleh akhi Magin Jadid di atas. 


Dari kalangan dzurriyah Rasul shallallaahu 'alaihi wasallam juga ada perbedaan pendapat 
sebagaimana yang dikutip akhi Abdullah Afif dari kitab Bughyah diatas. 


Dalam kitab Bughyah yang berpendapat sah adalah: 
Br Kah or an or BI han ai 33 yag PMPY AS) GA) Cnkll 33 AI Agu 
Sementara yang tidak memperbolehkan adalah mu'allif kitab Bughyah sendiri yaitu: 
Ona dag gay AL Many Ran padi JUN Gain Splel yA AS  Urana Gpi MAL Cai AI Ae ana 
Mu'allif Subulussalam, yaitu: 

Bea £ INA MAY CL ya JAS ya MAL Aga! 
sependapat dengan yang memperbolehkan sebagaimana yang dikutip oleh akhi Raden Surya 
Kencana 
Magin Jadid 


Jika saya mengutip dalam Kitb Al-ajwibatul ghaaliyah fi 'agidati al-firgoh an-naajiyah, disitu ada 
kesimpulany, karena " @oola al-ulamaa-u : Wal haashilu. . . Dst. .jika diperkanankan saya tulis : 
Wa godi-khtaara as-saadatu al-'alawiyyuuna fii tazwiiji banaatihim madzhaba al-imaami ahmada- 
bni hambalin Radliyallaahu 'anhu wa huwa itibaaru ridho jamil'i al-“ushbati al-agrobi wa al-ab'adi 
hatta liman yuhditsu mn 'ushbatihaa al-fasakha li-anna al'aara fii tazwiiji ghairil kufuu-i 'alaihim 
ajma'iina, wa 'alaa dzalika 'amalihim haitsu kaanuu hirshon 'alaa showni al-ansaabi al- 
mushthofawiyyati wahtiraaman lihadzihi al-badh'ati an-nabawiyyati, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2809 


Tarjim bebasnya : " Dan sungguh memilih SADATUL 'ALAWIYYIN Didalam mengawinkan putri- 
putrinya, pendapat imam Ahmad bin hambal, yaitu mempertimbangkan kesepakatan semua 
keluarga baik dekat maupun yang jauh, sehinggo orang yang mengajukan fasakh karena 
perkawinan yang tidak sepadan merupakan aib bagi mereka semua, sebab itulah mereka 
( SADATUL 'ALAWIYYIN ) Mengamalkan pendapat tersebt demi menjaga kemurnian nasab dan 
menghormati keturunan KanjengNabi : Dzakara azalika al-alaamatu 'alawiyyu-bnu ahmada as- 
sagoofu fii haasyiyah. 


Lwww.fb.com/groups/piss.ktb/414067868616027! | 

1226. MENIKAH DALAM KEADAAN BELUM MAPAN 
PERTANYAAN : 

2? Iman Child Grunge 


Haram / tidakah bila seseorang menikah dalam keadaan belum mendapatkan pekerjaan / belum 
mapan secara materi ?? 

JAWABAN : 

HARAM. Bagi orang yang apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak 
mampu memberi nafkah lahir dan bathin atau jika menikah ia akan cari mata pencaharian yang di 
haramkan Allah SWT walaupun orang tersebut sudah berminat menikah dan mampu menahan 
gejolak nafsunya dari berbagai zina. Hukum menikah tersebut juga berlaku bagi kaum wanita. Ibnu 
Arafah menambahkan, bahwa bagi wanita hukum menikah wajib apabila ia tidak mampu 
menafkahi dirinya sendiri sedangkan jalan satu-satunya untuk menanggulangi nafkah tersebut 
adalah menikah. 


2? Masaji Antoro 
Nambahi sedikit ibarot 
2 — jl Opa de dai Alya VI ST ya gd Ba el tali Ie AhBYI Lea JAV LET de 2 adil 
Sing Untan ya la ba 0) 1 pelang dala AI Ilo Aji eny da Reny) Reel) Kid olah 3 JpatYy 
CSI ja BU Kn maya Bell. 
2. Mampu memberikan NAFKAH pada istrinya. 


Syariat tidak menghalalkan seseorang memasuki ranah pernikahan baik menikah hanya seorang 
istri atau lebih kecuali ia berkemampuan memenuhi biaya dan tuntutan-tuntutan dalam sebuah 
rumah tangga, mampu memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan seorang istri atas 
suaminya berdasarkan sabda nabi : “Wahai kawula muda, barangsiapa yang mampu dari kalian 
atas biaya maka menikahlah” . 

yang dimaksud biaya adalah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan dan rumah tangga. | Al- 
Figh al-Islaam IX/160 |. 

Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/360965513926263/ 

1313. ANAK HASIL ZINA DI NIKAHI BAPAKNYA (YANG 


MENZINAHI IBUNYA) 
PERTANYAAN : 
Roni Suyata Al-Siantari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2810 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mau nanya nich pendapat para ashabul ilm...Gimana kira-kira hukum anak hasil zina yang 
dikawini oleh bapak-nya (bapak yang menzinai)..?? kalau bisa pendapat ulama yang 4 ya syukron, 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Madzahab syfi'i kalau tidak menikahi ibunya boleh tetapi makruh karena keluar dari khilaf 
pendapat imam abu hanifah. 


(327 pl 3) — II 2th 
FLY BY ya eny WA 24 ST UJI 2U Ra Y SI Hobj ola oa SE TN AYI Cobj ee BE Y A3) 
BIA Kemal Olly UJI cotla Rn3 M9 dilelang pa ilatanl Ela cja Blotl! UJI ola cja Bloali Jieguti2 Al oo) kis Gl 
ce Hasil cad Ul GA g.g Lah Land Lele pp UU CAS JI LAN SUS (de Gali Yg (Elo nian Lay gabus U) ab 
Jet Olah yag BU oya nail Aly el Lag Y 33 iba gag Je Jl 


? Masaji Antoro 
BOLEH tapi MAKRUH 


MSI Jo ST UJI sU Ra Y SI Ob) ola ya BE Lgau SAS j4 Lesid Yy WAY Yy Wb Blah obij at Yy 


“Dan tidak menjadi terlarang akibat perbuatan zina seorang lelaki pada wanita untuk menikahinya, 
menikahi ibunya atau anaknya meskipun anak tersebut tertitah dari air sperma saat ia menzinahi 
ibunya karena tidak ada kemuliaan dalam spermanya (sperma yang mulia adalah yang tertuang 
melalui pernikahan sah) namun makruh baginya menikahi mereka”. | As-Syargawy 11/219 |. 
Wallahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/373980635958084/ 


1415. MAHRAM SEBAB SUSUAN (RODHO”) 


PERTANYAAN : 
Andri Atma 


Assalammu'alaikum, Almukarom poro kyai lan admin pis ingkang kawulo hormati. Mau tanya, 
Apabila seorang wanita merawat (mupu) seorang bayi perempuan yang belum berumur 2 tahun 
dan sudah disusui 5 kali susuan, Pertanyaannya : 


1. Apakah suami perempuan itu menjadi muhrimnya anak itu (ketika anak itu besar nanti) 
2. Apakah suami perempuan itu bisa menjadi wali nikah anak itu?Terimakasih sebelumnya,. 


JAWABAN : 
2 Uponk Sgr Ulilalbab 


Betul suami perempuan itu menjadi ayahnya anak tersebutt ( ayah birrodo')..tetapi tidak bisa 
menjadi wali nikah. 


? Mbah Jenggot II 
Tidak membatalkan wudhu tapi ga bisa jadi wali nikah. 


B Abay mali 3 Lin dadi 0 gama set oya ole A3) (Rana Al sja ol Ol ep Lol RP Kam PO Gi js 
Gadly Add SLS 4 Kemmidi AT Fla Oo malik Bokeb ati paey «Bala, Bb Jl yong Lelga slah “UI 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2811 ) 


SBS yA BaleSII 933 polad! bing Cllal . 


Link Diksusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/386466738042807/ 

1432. NIKAHILAH WANITA KARENA DAN DEMI AGAMA 
PERTANYAAN : 

Al Muhdor Ganda 


Assalamu'alaykum wr. wb. Mohon pencerahan dan penjelasan dari poro yai wa ustadz wa 
sahabat. MAN TAZAWWAJA IMROATAN LIMAALIHA LAM YAZDAD ILLADL DLILLA. Apakah 
hadits, atsar, apa goul ulama'. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Wr Wb. NIKAHILAH WANITA KARENA DAN DEMI AGAMA 
LA ya DA AB 4 Ke Utan Ula UB 3 Jlkast mi Hai KY ella le di ha di Iga) JG 
D3 Aa ea TEA dad Ga La ap man la yA al klan K3 TAN Oh saaedu N.A Dah 
ia Sa NA KAA SA an Di yA Ia jaan Sh 
ay IP ai AN LN 2) 4 sin DA hah Wh cad A3 las, km at 433 belas Ubi, 
OI ed Ad Je oa, Ga 2 ga bim Ab Aap La Yanti Wal tp - satu Ia 
Rasulullah SAW bersabda : "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena 


kecantikannya, karena nasabnya, karena agamanya. Maka pilihlah alasan menikahinya karena 
agamanya. Kalau tidak maka rugilah engkau”. (HR. Bukhori no. 5090, Muslim no. 1466) 


Maksud hadits diatas adalah kecenderungan orang umum menikahi wanita karena melihat empat 
unsur diatas, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tujuan yang sebenarnya dalam sebuah 
rumah tangga dengan “Maka pilihlah alasan menikahinya karena agamanya. Kalau tidak maka 
rugilah engkau”. 


Bila pengertiannya demikian maka tidak akan berselisih dengan pengertian sebuah ungkapan : 
"Barangsiapa yang menikahi wanita karena kekayaannya maka akan diuji dengan cobaan 
kefakiran, atau karena kecantikan wanita maka akan Allah jadikan ia buruk dimata dan hati 
suaminya, atau karena derajat serta keluhurannya maka Allah rendahkan dirinya, karena tujuan 
dalam sebuah pernikahan adalah demi menjaga agama, mengikuti jejak nabi dan mencari pahala 
Allah. 


Maka barangsiapa menikahi wanita dengan tujuan kekayaan seorang wanita, atau derajat 
luhurnya atau karena kecantikannya maka ia telah mengabaikan tujuan pernikahan yang telah 
ditetapkan oleh Allah demi memilih keduniaan dengan cara menjalani kebaikan yang mulia yaitu 
pernikahan. 


bima Harap Ed ale elu 3 Baja yg Oasis ey 9 tah Ol al, 


Hadits "Barangsiapa yang menikahi wanita karena kekayaannya maka akan diuji dengan cobaan 
kefakiran, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan dalamsanadnya terdapat Abdus Salam Bin Abdul 
@udus yang dinyatakan sering meriwayatkan hadits-hadits maudhu' didalamnya juga terdapat Amr 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2812 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bin “Utsman yang ditinggal periwayatannya, dengan demikian hadits diatas tergolong Dho'i dalam 
segi sanadnya. | Syarh an-Nail wa Syifaa al- Aliil X/113 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


2? Yupiter Jet 
Wa'alaikum salam warohmatulloh. Yang saya temukan seperti ini... 
Kong 3 Ai ay He ta ng SBU) Ai sj SI 3 3 Ui Ai 2 3 bad IA A3 uh 
La ya nk ABU dh SAN Uj tam) uan CA ama tara Gas Ul Una dy 
Ab 5 ga 
| Hilyatu al-auliya 5/245 |. 


Dari Anas, hadits ini ghorib. Barang siapa yang menikahi perempuan karena kehormatannya, 
maka Alloh tidak akan menambahkannya baginya kecuali kehinaan. barang siapa yang menikahi 
perempuan karena hartanya, maka Alloh tidak akan menambahkannya baginya kecuali kefagiran. 
barang siapa yang menikahi perempuan karena keturunannya, maka Alloh tidak akan 
menambahkannya baginya kecuali kerendahan.dan barang siapa menikahi perempuan dengan 
tidak ada tujuan selain memjamkan penglihatannya dan menjaga farjinya, atau silaturrahim, maka 
Alloh akan memberi keberkahan pada diri si perempuan baginya, dan memberi keberkahan pada 
dirinya bagi si perempuan. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/389714897717991/ 

1636. MERTUA MENIKAHI MANTAN MENANTU DARI ANAK 
TIRI 

PERTANYAAN : 

Masgurotun Ni'mah 


asSalamu'alaikum.. nuwun sewu sesepuh,mau nanyak..Bagaimana hukumnya seorang ayah tiri 
menikahi bekas menantu yang cerai atau furgoh dengan anak tirinya yang ke dua pihak sama2 
membawa keturunan ?? wa syukron lisa'adakum... 


JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam. Mertua Menikahi Mantan Menantu Dari Anak Tiri itu Sah, sebab bukan 
termasuk mahram. Yang tergolong mahram dalam syariat adalah menantu dari anak kandung, 
bukan menantu dari anak tiri.Sedangkan urusan telah memiliki keturunan sependek pengetahuan 
saya bukanlah hal yang menjadi pertimbangan dalam mahram, lain halnya dengan kasus 'dukhul 
misalnya. Wallahu a'lam. 
4 alamat ya ( ON uya 227497) Ll ( r ) Jas 5 aLali KI) Jl mad e) Ca #1770 3g Ca eka MMS 
CE AS AAN ya ey JE DL SI SA ya dl Silat Jina J Sbs da3 GNLY Us Bul, Joran d Oly Land 
MS 3 ra AJI 4 Ha PI ra) Au dg 4 SI 2554) ) na (333 al Kal ni) NI aa 
“Penyebab mahram ketiga yakni dari ikatan pernikahan dijelaskan oleh an-Nawawi:|diharamkan| 


bagimulistri dari orang yang kamu lahirkan) baik dengan perantara ataupun tanpanya, meskipun 
anakmu belum bersebadan dengan istrinya, sebab melihat keumuman firman Allah “dan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2813 3 


diharamkan bagimu) wanita halal dari anak-anakmu yang berasal dari darah dagingmu. 


'Dari pernyataan tersebut bisa diketahui tidak haramnya saudara tiri dari ayah, cucu tiri dari 
menantu laki-laki, nenek dari ayah tiri. Juga tidak haram nenek dari ibu tiri, besan perempuan, 
saudara tiri dari ibu, menantu dari anak tiri, istri dari ayah tiri, sebab kesemuanya tidak termasuk 
dalam golongan mahram yang telah disebutkan". 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/4340230332871771 

1850. HUKUM FOTO PRA WEDDING 
PERTANYAAN : 

Sasan Al G 


Titipan. bagaimana hukumnya foto pernikahan pra wedding ( yang biasa dijadikan gambar foto 
pada undangan resepsi pernikahan itu )...... 


JAWABAN : 
Raden Mas NegeriAntahberantah 


Kerangka Analisis Masalah : Pembuatan foto pre wedding ( foto sebelum pernikahan-red ) 
seakan-akan menjadi suatu keharusan bagi calon mempelai. Keunikan dan keindahan foto pre- 
wedding akan menghiasi kartu undangan atau souvenir pernikahan. Terlebih, foto itu dibuat 
dengan konsep yang unik dan dengan background yang menarik. Hal ini tentunya akan menjadi 
suatu sensasi tersendiri. Pertanyaan : Bagaimana hukum membuat foto pre wedding? 


Jawaban : Karena proses pembuatan foto melibatkan kedua calon mempelai dan fotografer, maka 

ditafshil (diperinci): 

a. Bagi calon mempelai, hukumnya haram jika terdapat: ikhtilat (percampuran laki-laki dan 
perempuan), kholwat (berduaan) dan kasyful aurat (membuka aurat). 

b. Bagi fotografer, hukumnya tidak boleh karena hal itu menunjukkan sikap rela dengan 
kemaksiatan. 


Catatan : Jawaban di atas hanya berlaku bila pembuatan foto tersebut dilakukan pra-akad nikah, 
tidak ada rekayasa sama sekali dan tidak ada dzan (asumsi) atau keyakinan munculnya penilaian 
negatif masyarakat. 


Referensi : 1. Hasyiyyah Al-Jamal vol. IV hal. 125, 2. Is'adurrafig vol. Il hal. 67, 3. Panah Al- 
Tholibin vol. I hlm. 272, 4. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab vol. IV hlm.484, 5. Bughyah Al- 
Mustarsyidin hlm. 199-200, 6. Is'ad Al-Rofig vol. Il hlm. 50, 7. Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim hlm. 
59-60 dan 8. Bughyah Al-Mustarsyidin hlm. 126. | Sumber : http://misykat.lirboyo.net/hukum-foto- 


pre-wedding/ |. 

Link Asal : fb.com/groups/piss.ktb/407770989245715/ 

1917. ALASAN KEMAKRUHAN MENIKAHI SEPUPU 
PERTANYAAN : 

Anton Cokerz 


Assalamu alaikum, mohon penjelasan, apa alasan ulama yang menyatakan makruh menikahi 
saudara sepupu, kalau bisa tulis ibarot nya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2814 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam, Alasannya : Karena kecenderungan seseorang memiliki perasaan malu saat 
intim dengan kelurga dekatnya hingga menimbulkan syahwat yang lemah yang berdampak pada 
garingnya keturunan. 

KAIN Jl JA Ist 3 Aug tya Oh Alami IN IG Used Ag pom Ra Gd Te aka CL pe AN 
(Keterangan kerabat yang tidak dekat) karena lemahnya syahwat pada kerabat dekat maka 
anaknya kelak menjadi garing. Az-Zanjany berkata “Dan karena tujuan pernikahan mempertautkan 


kabilah-kabilah yang berselisih serta mempertemukan kalimat dan yang demikian tidak 
diketemukan dalam pernikahan saudara dekat. | Asnaa al-Mathaalib 14/264 |. 


ML WI peomad Rag All 3 3 yeebdl Hrnna Salary R3 IS Il Casio USG ob gd al SS ae Sal Ip. 

Pilihlah untuk sperma kalian wanita yang bukan kerabat dekat, wanita yang lain atau wanita 

kerabat yang jauh karena lemahnya syahwat dalam wanita kerabat yang dekat maka anaknya 
kelak menjadi garing. | Al-Ignaa 11/65 |. 

Gel da S3 RA Oma Bid Sana Sg US ai (late dea JI OP RA ALAN YAI Y ) 1 Gay ah 

Si ca 3. 

Yg Ca AP BA TS G SN ad 03 Ay 4 Tekan Yo Cal lih ag | il IL al S3 II 

SS jo Olah WI Jd SY 0 Lean DI ab) JS oya Rab Ty) B — pang Ale AI aan — ai Ol SA Ida 3 yak 

Alah A2 dalang (AP USS Gal Cai Rebel € Tar RB UU Lagi adl 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits “Janganlah kalian nikahi wanita kerabat yang dekat karena 

anak kelak tertitahkan garing, yang demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita 

kerabat dekat, keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab Syarhnya al-Manhaj an- 

Nawawy. 
Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir 


mengelompokkannya kedalam Kitab an-Nihaayah Fi Ghoriib al-Hadiits wal Atsaar (kitab yang 
menerangkan aneka hadits-hadits yang asing) 


Dan tidak tercemarkan kehormatannya oleh hukum ini menikahkannya baginda Nabi SAW putri 
beliau, Fathimah atas Sayyidina Ali ra, karena beliau menjalani dengan tujuan menerangkan 
kelegalan pernikahannya atau karena diantara keduanya sudah bukan kerabat dekat sebab 
Fathimah adalah anak perempuan dari anak paman Sayyidina Ali yang artinya sudah tergolong 
kerabat jauh. | Al-Figh al-Manhaji IV/26 |. 
Veil SA Kia Ha Ui san AJA UII Vani ega MB Ob Al) de AAS YA (BUS 5) 
San UNA ja esa 3 DE BEI AP BS SL 373 ng IN Us slh ale IN JL Hip d Yo 
SA DAN DAA AAS pp LA ANA bi La ng DS 3 MA aa 
9 Yaa 0-0... -.. 9. go 0 - LI 2,0 ne 2... $- 0 4 0-0. 3g 
API FA sira MIS pLiSU Raor Ul oya Sg US) Bakar (at H3 al Ta Ls WI 
(Keterangan Yang bukan kerabat dekat) berdasarkan hadits yang melarangnya dengan alasan 


mengakibatkan keturunan yang garing. Namun keberadaan hadits ini dipertentangkan oleh banyak 
ulama disamping alasan menikahkannya baginda Nabi SAW putri beliau, Fathimah atas Sayyidina 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2815 ) 


Ali ra. Yang dimaksud dengan garungnya keturunan diatas adalah arti dhahirnya bahwa perasaan 
yang muncul pada umumnya sebab rasa malu akan timbul pada kerabat dekat.. 


Sedang Ali tergolong kerabat jauh sebab yang dimaksud kerabat dekat adalah orang-orang yang 
sejajar dalam garis derajat persaudaraan dan kepamanan, Fathimah ra adalah putri dari anak 
paman Ali maka ia tidak dalam garis sejajar, tergolong kerabat jauh yang menikahinya lebih utama 
ketimbang menikahi wanita lain sebab pengertian kerabat dekat diatas telah tertepiskan. | Tuhfah 
al-Muhtaaj 29/188 |. 


2 Miftahul Arifin Hasan 


Masaji Antoro : kalau "Illat" berupa "memiliki perasaan malu saat intim dengan kelurga dekatnya" 
itu tak ada... Apakah kemakruhan itu bisa hilang..?? 


? Masaji Antoro 


Kang Miftah, Pernikah dengan gen yang berjauhan lebih dapat menghasilkan keturunan-keturan 
yang cemerlang 


ben El ea OA ja aka ea JP Watt ag) (nyai Yo Ip J3 JSI ay Uya N na 
1 San ea Ca ada enda BI Ae ar ab BATA an ali ma Ang oli AN Oas  al 
Pa en 3 aa Ae Aan ska anta asu 
| | | An-Nihaayah Fi Ghoriib al-Atsaar 111/228 J. 
8 — How Ak og. (Ap bale GE III Ob Ro II BA AS Y 1 Ea Gn BN SB OS ol, 
AI ag Ob Reer VI janet, 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 24/61 J. 
2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab Ihyaa 2/300, maktabah syamilah : 
(og GIS WI OP Ra AN AAN AKI Y) ly Ale AI Ale IU Syed Jis SMS OP Ka AN AA oya 0G Y ot an 
Bpk Uang UE) 3 yel OP 3 yeidl Sore ani UUS) WS CSI Lg ai Y Ig Jliny JG ALA Drg olina JUy 
BU 3S mel irlay Aib Gila dal) al la (SAI 9 padi Led Aga La AN Gal YI Sia Ul omaddlg Jade pola! 
3 Ig Tami Yg BUSI, SL ol 
Adapun mengenai hadits : 
bole Gl MI Op Ra ALA Nya Y 
Al hafizh Al 'Iragi dalam takhrij Ihya 
IV JB df ae Jp ya Bo Ul SIB lakarina Sel ad ref LAI al JB bale GE JI Ob ALI AKI Y Lam 
LI TAP BA eemlah olyy SladI BAU mayo M3 Uildi. 


Sementara Sayyid Murtadha az Zabidi dalam Ittihaaf juz V halaman 349, Mu'assasah At Taarikh 
al 'Arabi Beirut 


Pa oil Bas Ja NIS OLI Ae AAS Jab Gani pd olyy GA olga Lag 
Dan Al hafizh Ibn Hajar dalam At Talkhiish al Habiir juz III halaman 304 
JEy 6 Candil HP ya Una Alah alah 3 ad dad Ida AA Uglo GE JPN OB € ha AN LAN AK YP ayam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2816 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Seal Inai Mel dar 1 LA al 

Il Sel yag LAI ya yA Jl adl Tyga VP j1 Caadil Gele JG Ra GAY La CAP Ep Aa) 
hal AS Yg sel BG ASIL al jl Wp cal SIA one Iu. 

Ia AI aa NI IE E oo Go Ta ye EN GEA UI inai sang 
JB JB Sala gd el yee Je AL Aa ae LA AP BG HAL Sang EP AN GOS «ame Jl) 
AA pra eni GA JB «al BAU Fire. EL Ye. 


Link kitab Talkhiis : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-11&ID-101&idfrom-1144&idto-1246&bookid-11&startno-49 
Wallaahu A'lam 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/478705895485557/ 
2029. BATASAN WANITA JANDA DAN PERAWAN 
MENURUT FIAH 
PERTANYAAN : 
Caif Al-magtany 
Assalamu'alaikum... Mohon bantuan jawabanya baik dari pengasuh atau anggota dari group ini. 
"ada wanita yang sudah menikah tapi baru brjin sekitar 2 bulan terjadi perceraian dan dalam masa 
itu wanita tersebut belum pernah sama sekali melakukan hubungan dengan suaminya..." Jadi 
yang saya tanyakan, bagaimana status wanita tersebut setelah bercerai, masih disebut "perawan" 
atau kah "janda" bila kejadiannya seperti itu..?? Tur nuwun. 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Batasan secara hukum Figh, wanita dikatakan perawan atau janda adalah 
pernah menjalani persenggamaan atau belum, meskipun sudah pernah menikah asalkan belum 
disenggamai wanita tersebut masih dikatakan PERAWAN. 
Yg daa Io Desa PUJI Gl IS IN 2 yg BASE II ega AI II ea Ab el JG, 
CL Ie UAS ta Boy same al SI yag maid Jb ttaab Song Halu Ji Geby Da Wa Bl 
II. 
Kalangan Syafi'iyyah menilai yang dimaksud janda adalah wanita yang telah hilang 
keperawanannya sebab persenggamaan yang halal seperti pernikahan atau persenggemaan yang 
haram seperti akibat zina atau persenggamaan yang syubhat saat tidur atau terjaga, dan tidak 
mempengaruhi hilangnya keperawanan yang bukan akibat persenggamaan dialat kelaminnya 
seperti akibat jatuh, kelancaran darah haid, atau lamanya menjadi perawan tua, dan menurut 
pendapat yang paling shahih bahkan akibat jari jemari dan sejenisnya, maka hukum wanita yang 
demikian dihukumi wanita perawan. | Al-Figh al-Islaam 1X/198 |. 
kkako SU 3S ad al or il SP aa Ai US II yah Kian SU W Jung Ike ma LAN pal SI, 
OS Kemang HP Laga BP 23, Joel J3 Leon Ueis Ola gl oil LSI) aka jl mapan Aing Lang ga Ulang 
disko SU UB by Jl Luas eny) 
Perawan adalah istilah bagi wanita yang belum pernah menjalani persenggamaan sama sekali, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2817 ) 7 


wanita yang demikian dinamakan perawan asli. Wanita yang hilang keperawanannya akibat 
terjungkir, haid yang kuat, luka atau perawan tua juga dikategorikan perawan asli, begitu juga 
wanita yang telah menikah dengan ikatan yang sah atau rusak tetapi ia telah ditalak atau ditinggal 
mati suaminya sebelum digauli dan dicumbui juga tergolong perawan, atau wanita yang 
dipisahkan oleh seorang hakim dari suaminya yang impoten atau terpotong alat kelelakiannya juga 
tergolong perawan asli. | Al-Figh ala Madzaahib al-Arba'ah IV/23 |. 


Pb ap PS Aa WK II ad Came Yg EA MEP LAN pal 1 Reid aus nol SI, 
La kiai SU ad JSI ole ye Kan se Lalat Ja GUS yah Ag LeiA Jb Ob: Gaia jl aloe Jepan (3) 
SA UM Ip SU: Ig. meal SA GA Ae murai UI GULAI ae, (l). 


BD) BI SAH 3 302 / 2 be ya de jeli 2). 

dy ma JI Lem & 281 | 2 15 FE! de Ipad ketik. 

Perawan menurut kalangan Hanafiyyah adalah istilah bagi wanita yang telah hilang 
keperawanannya sebab pernikahan dan bukan lainnya. Wanita yang hilang keperawanannya 
akibat selain persenggamaan seperti akibat terjungkir, haid yang kuat, akibat luka atau perawan 
tua juga dikategorikan perawan asli baik secara hakikat dan hukumnya. Kalangan Malikiyyah 
mengartikan bahwa perawan adalah wanita yang belum pernah senggama dengan akad yang 
shahih atau akad yang rusak yang mendudukinya, sebagian pendapat menyatakan perawan 


adalah istilah dari wanita yang belum hilang keperawanannya sama sekali. | Al-Mausuu'ah al- 
Fighiyyah VIII/178 J. 


» Sunde Pati 
109 : P2: 2 AMI 


beb JLN SI, JB Ol II Lee Sg AL ai Ie bg KIS II ya II (RI Ol Um de sll, ) 
Gan Y Uli K5 Leah ama VI GL 
MI UJI Sale Ulg (El A3) 

Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/476127549076725/ 

2415. LEBIH UTAMA MENIKAHI PERAWAN ATAU JANDA ? 

PERTANYAAN : 

» Anton Cokerz 


Assalamu 'alaikum, mohon penjelasan lebih utama manakah mengawini gadis / janda ? apa 
hikmah mengawini gadis-gadis apa hikmah mengawini janda ? mohon dilengkapi dengan dalil 
nya... 


JAWABAN : 
2 Brojol Gemblung 


Wa'alaikumussalam. Menurut informasi yang ada, ya lebih utama menikahi perawan daripada 
janda karena dia bisa mbalaz jotos 


J3 tap Iga - Sl Ul “ADA 3) Kg Yul Ha je 812 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2818 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2048 al (Pen PT Peta adl 135 mal ya kanal Yesaya SY Us 30 Ia (aa 8) ab) AG LIA lia 3d: 3 ks yagd Illa | Ika Mila ala 
sala: 3) ga, ika: Jxp, AJ: SJ Is Sal dan Sal 31: Ia SJ Deael $Ncasl 


2048. Telah menceritakan pada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan pada kami Abu 
Mu'awiyah, telah memberi khabar pada kami al-A'masy dari Salim bin Aby al-Ja'd dari Jabir bin 
"Abdillah berkata: Rasulullah saw. bertanya padaku: Apakah engkau sudah kawin? Saya 
menjawab: Benar, saya sudah kawin. Beliau bertanya: Perawan atau Janda? Lalu saya 
menjawab: Janda. Beliau berkata: Kenapa tidak dengan perawan, engkau kan bisa bermain-main 
dengannya dan dia juga bisa bermain-main denganmu?!. 

USLAA 3s: 1 
aka Snp 1 Io ihsan Sp ln ira aa hap Wadiagla Ig ee lir ja an Uang Alis dageal Kp Gi ga SO la ia, dak 
Sal: deni. BN una) Mang aU 3a sa Sa, BLS JI : Gi NAS, Moagl Fcas : Sal V5) ng ILS 7 Lal aya 

Lag INA MAA ly Wins Ba 1 guy ind Uk Al ge IY ala SS mati SLAA HAN US 
Kenapa lebih utama perawan??? Karena dalam jalinan dengannya terdapat cinta-kasih yang 
sempurna. Berbeda halnya dengan janda yang terkadang dihatinya masih terkait kasih sayang 
untuk suaminya yang pertama. 


Link diskusi 
www.fb.com/groups/piss.ktb/587092464646899/ 


F0075. Janji Allah Bagi Orang Yang Akan Menikah 


Ketika seorang muslim baik pria atau wanita akan menikah, biasanya akan timbul perasaan yang 
bermacam-macam. Ada rasa gundah, resah, risau, bimbang, termasuk juga tidak sabar menunggu 
datangnya sang pendamping dan lain-lain. Bahkan ketika dalam proses taaruf sekalipun masih 
ada juga perasaan keraguan. 


Berikut ini sekelumit apa yang bisa saya hadirkan kepada pembaca agar dapat meredam 
perasaan negatif dan semoga mendatangkan optimisme dalam mencari teman hidup. 


Inilah kabar gembira berupa janji Allah bagi orang yang akan menikah. Bergembiralah wahai 
saudaraku... 


1. “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat 
wanita-wanita yang keji (pula) dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan 
laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (An Nuur : 26) 


Bila ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah diri. Hiduplah sesuai ajaran Islam dan 
Sunnah Nabi-Nya. Jadilah laki-laki yang sholeh, jadilah wanita yang sholehah. Semoga Allah 
memberikan hanya yang baik buat kita. Amin. 


2. “Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (dinikahi) 
dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui”. (An Nuur: 32) 


Sebagian para pemuda ada yang merasa bingung dan bimbang ketika akan menikah. Salah satu 
sebabnya adalah karena belum punya pekerjaan. Dan anehnya ketika para pemuda telah 
mempunyai pekerjaan pun tetap ada perasaan bimbang juga. Sebagian mereka tetap ragu 
dengan besaran rupiah yang mereka dapatkan dari gajinya. Dalam pikiran mereka terbesit, “apa 
cukup untuk berkeluarga dengan gaji sekian?”. 


Ayat tersebut merupakan jawaban buat mereka yang ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2819 ) 


karena alasan ekonomi. Yang perlu ditekankan kepada para pemuda dalam masalah ini adalah 
kesanggupan untuk memberi nafkah, dan terus bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan 
keluarga. Bukan besaran rupiah yang sekarang mereka dapatkan. Nantinya Allah akan menolong 
mereka yang menikah. Allah Maha Adil, bila tanggung jawab para pemuda bertambah — dengan 
kewajiban menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, maka Allah akan memberikan rejeki yang lebih. 
Tidakkah kita lihat kenyataan di masyarakat, banyak mereka yang semula miskin tidak punya apa- 
apa ketika menikah, kemudian Allah memberinya rejeki yang berlimpah dan mencukupkan 
kebutuhannya? 


3. “Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fi 
sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka dan seorang yang menikah 
karena ingin memelihara kehormatannya”. (HR. Ahmad 2: 251, Nasaiy, Tirmidzi, Ibnu Majah hadits 
no. 2518, dan Hakim 2: 160) 


Bagi siapa saja yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka berhak mendapatkan 
pertolongan dari Allah berdasarkan penegasan Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam dalam 
hadits ini. Dan pertolongan Allah itu pasti datang. 


4. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnyapada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir”. (Ar Ruum : 21) 


5. “Dan Tuhanmu berfirman : Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahannam dalam keadaan hina dina ”. (Al Mu'min : 60) 


Ini juga janji Allah "Azza wa Jalla, bila kita berdoa kepada Allah niscaya akan diperkenankan-Nya. 
Termasuk di dalamnya ketika kita berdoa memohon diberikan pendamping hidup yang agamanya 
baik, cantik, penurut, dan seterusnya. 


Dalam berdoa perhatikan adab dan sebab terkabulnya doa. Diantaranya adalah ikhlash, 
bersungguh-sungguh, merendahkan diri, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dll. 


Waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Diantaranya adalah berdoa pada waktu sepertiga 
malam yang terakhir dimana Allah "Azza wa Jalla turun ke langit dunia , pada waktu antara adzan 
dan igamah, pada waktu turun hujan, dll. 


Penghalang terkabulnya doa. Diantaranya adalah makan dan minum dari yang haram, juga 
makan, minum dan berpakaian dari usaha yang haram, melakukan apa yang diharamkan Allah, 
dan lain-lain. 


Manfaat lain dari berdoa berarti kita meyakini keberadaan Allah, mengakui bahwa Allah itu tempat 
meminta, mengakui bahwa Allah Maha Kaya, mengakui bahwa Allah Maha Mendengar dan 
seterusnya. 


Sebagian orang ketika jodohnya tidak kunjung datang maka mereka pergi ke dukun-dukun 
berharap agar jodohnya lancar. Sebagian orang ada juga yang menggunakan guna-guna. Cara- 
cara seperti ini jelas dilarang oleh Islam. Perhatikan hadits-hadits berikut yang merupakan 
peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam:"Barang siapa yang mendatangi 
peramal/dukun, lalu ia menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima shalatnya selama 
empat puluh malam”. (Hadits shahih riwayat Muslim (7/37) dan Ahmad). 


Telah bersabda Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam,“Maka janganlah kamu mendatangi dukun- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2820 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dukun itu.” (Shahih riwayat Muslim juz 7 hal. 35). 


Telah bersabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam,“Sesungguhnya jampi-jampi (mantera) dan 
jimat-jimat dan guna-guna (pelet) itu adalah (hukumnya) syirik.” (Hadits shahih riwayat Abu Dawud 
(no. 3883), Ibnu Majah (no. 3530), Ahmad dan Hakim). 


"Ingat nikah itu untuk ibadah, bukan untuk senang-senang atau main-main. Kalau memang sudah 
siap lahir, batin dan mental segeralah menikah". Wallahu a'lam bish-shawabi... 


Sumber : http://irul-pml.blogspot.com/2010/12/janji-allah-bagi-orang-yang-akan.html? 
zx-6088a5066a013dcf 


F0106. Seperti Apa Wanita Yang Ideal Untuk Dinikahi ? 


Oleh Mbah Jenggot 


Nabi Saw. bersabda: "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita 
shalehah. Dalam riwayat yang lain: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia 
adalah wanita yang dapat membantu suaminya dalam urusan akhirat." Nabi Saw. bersabda: 
"Setelah takwa kepada Allah, seorang mukmin tidak bisa mengambil manfaat yang lebih baik, 
dibanding istri yang shalehah dan cantik, yang jika suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya, 
dia selalu taat, jika suaminya memandangnya dia menyenangkan, jika suaminya menyumpahinya 
dia selalu memperbaiki dirinya, dan apabila suaminya meninggalkannya (bepergian), dia pun 
selalu menjaga diri dan harta suaminya." 


Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Barang siapa menikah dengan seorang wanita hanya karena 
memandang kemuliaan derajatnya, maka Allah Swt. tidak akan menambah baginya, kecuali 
kehinaan. Barang siapa menikah dengan seorang wanita hanya karena memandang hartanya, 
maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kefakiran. Barang siapa menikah dengan 
seorang wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali 
kerendahan. Dan barang siapa menikah dengan sorang wanita tanpa tujuan lain, kecuali agar dia 
lebih mampu meredam gejolak pandangannya dan lebih dapat memelihara kesucian seksualnya 
dari perbuatan zina, atau dia hanya ingin menyambung ikatan kekeluargaan, maka Allah Sut. 
akan selalu memberkahinya bagi istrinya. Sedangkan seorang hamba sahaya yang jelek rupa dan 
hitam kulitnya, namun kuat imannya, adalah lebih utama.: "Nabi Saw. bersabda: "Barang siapa 
mempunyai anak dan mampu untuk mengawinkannya, namu dia tidak mau mengawinkannya, 
kemudian anaknya berbuat zina, maka keduanya berdosa.:"Nabi Saw. bersabda: "Seorang wanita 
dinikahi karena empat hal, yaitu: 

1. Hartanya 

2. Keturunannya 

3. Kecantikannya 

4. Agamanya 


Maka hendaklah kamu menikah dengan wanita yang kuat agamanya, agar kamu memperoleh 
kebahagiaan." Nabi Saw. bersabda: "Barang siapa ingin menghadap ke haribaan Allah dalam 
keadaan suci dan disucikan, maka kawinlah dengan wanita yang merdeka." Nabi Saw. bersabda: 
"Ada empat resep kebahagiaan bagi seseorang yaitu: 

1. Istrinya adalah wanita shalehah 

2. Putra-putrinya baik-baik 

3. Pergaulannya bersama orang-orang shaleh 

4. Rizkinya diperoleh dari negeri sendiri." Nabi Saw. bersabda: "Sebaik-baik wanita dari umatku 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2821) 


ialah yang berwajah ceria dan sedikit maharnya" 


Nabi Saw. bersabda: "Kawinlah kalian dengan wanita yang periang dan banyak anaknya, karena 
sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu 
kelak pada hari kiamat." Nabi Saw. bersabda kepada Zaid bin Tsabit: "Hai Zaid, apakah engkau 
sudah kawin?', Zaid menjawab belum', Nabi bersabda 'Kawinlah, maka engkau akan selalu 
terjaga, sebagaimana engkau menjaga diri. Dan janganlah sekali-kali kawin dengan lima golongan 
wanita.' Zaid bertanya ' Siapakah mereka ya Rasulallah?" Rasulullah menjawab 'Mereka adalah: 

1. Syahbarah 

2. Lahbarah 

3. Nahbarah 

4. Handarah 

5. Lafut 


Zaid berkata "Ya Rasulallah, saya tidak mengerti apa yang engkau katakan" Maka Nabi Raw. 
Menjelaskan, 'Syahbarah ialah wanita yang bermata abu-abu dan jelek tutur katanya. Lahbarah 
adalah wanita yang tinggi dan kurus. Nahbarah ialah wanita tua yang senang membelakangi 
suaminya (ketika tidur). Handarah ialah wanita yang cebol dan tercela. Sedangkan Lafut ialah 
wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain kamu." Satu riwayat menceritakan: "Seorang laki- 
laki datang menghadap kepada Rasulullah dan berkata: 'Ya Rasulallah, aku menemukan seorang 
wanita yang baik dan cantik, tetapi dia mandul, apakah aku boleh mengawininya?' Nabi Saw. 
menjawab: 'Jangan' Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kalinya. Nabi Saw. 
tetap melarangnya. Dia pun datang lagi untuk ketiga kalinya. Nabi Saw. pun tetap melarangnya 
menikahi wanita itu, dan beliau bersabda: 'Kawinlah kalian dengan wanita yang selalu 
menyenangkan hati dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan 
banyaknya jumlah keturunan kalian". | @urratul Uyun, Syarah Nazham Ibnu Yamun, Karya : 
Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanun | 


2513. MEMILIH MENIKAHI LELAKI FASIO KARENA SULIT 


CARI JODOH 
PERTANYAAN : 


2 Nur Hasyim S. Anam 

Pertanyaan titipan dari akhwat : 

Ada pernyataan bahwa itu menikah ibadah. Juga ada pernyataan bahwa sholatnya orang yang 
telah menikah lebih baik dari pada yang belum menikah : www.piss-ktb.com/2012/12/2146-sholat- 
orang-yang-menikah-70x. 6372.html 

Saya adalah wanita yang sudah berumur. Entah mengapa sampai saat ini saya selalu gagal 
dalam menjalin hubungan. Sampai akhirnya datang lelaki yang mau menerima keadaan saya apa 
adanya, namun lelaki tersebut kebetulan bukan ahli ibadah jarang sholat, suka mabuk dsb. 
(bahasa kasarnya orang bejat). Apa yang harus saya perbuat ? 

a. Menerimanya dan membiarkan diri saya tunduk patuh dalam perintah orang fasig 

b. Menolaknya dengan harapan nantinya ada pria yang bisa jadi imam bagi saya 

c. Kalau anda jadi saya, apakah anda lebih memilih menjomblo dari pada nantinya harus patuh 
kepada orang fasig ? 


JAWABAN : 
? Hasbie Musyadad Alluthfi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2822 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Alaikum salam...menurut saya begini, semua orang ingin mendapat hal yang terbaik...kita juga 
tidak tahu siapakah jodoh yang disiapkan Alloh untuk kita apakah baik atau buruk...kita juga tak 
akan tau Hidayah Alloh akan diberikan kepada siapa...selain itu, kita tidak dapat memposisikan 
dari gta lebih baik dari yang laen...saran saya...ibadah dengan suami dapat nlai pahala yang 
bnyak adalah pasti,smentara suami tidak akan dapat hidayah untuk lebih baek adalah tawahum 
(dugaan) dahulukan yng pasti mengalahkan yang hanya dugaan...bismillah. 


2 Rahmat Budi Santosa 

Menikah,hukum asal sunah, namun bisa menjadi wajib, bisa pula menjadi haram, mliht sikon. 
untuk permasalan anda,,lo mlht dari sifat si lelaki, menikah dngn orang seperti itu bisa menjadi 
haram.dngn alsan,karena anda mnjatuhkn dan memasukan diri kdalam orng yang fasig.tp wallohu 
a'lam,nmny ht manusia sp yang th?Ada baikny anda pikir masak2 dan smbil trs brdoa, 
brihtiar.brusaha.,,smg Alloh memberi jalan,memberikan seorng yang mampu menjadi imam bwt 
anda. 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 

Tergantung sikonnya kalau sekira khawatir akan terpengaruh oleh keada'an suami yang begitu 
lebih baik mundur aja, saya mau gantikan kok. tetapi kalau skr tidak berpengaruh bhkn bisa 
mempengaruhi suami tuk lebih baik dalam agamanya maka " Why not ? "jalani aja toh semua 
anugrah Alloh swt. 


? Zaine Elarifine Yahya 

Tiada ada yang tahu akhir kehidupannya apakah husnul khotimah ataukah bukan.. Namun 
umumnya lelaki fasik sulit dibimbing ke arah yang benar.. realistis saja..istikhoroh..dan lakukan 
apa petunjuk-Nya. semoga mendapat pujaan hatinya yang shalih.. aamiin. Marii menikah.. 


2 Mbah Godek 
"Jangan merindukan mentari ditengah pekatnya kegelapan malam , karena penantian itu akan 
terasa lama sebab pagi yang tak kunjung tiba... Tapi , yakinlah bahwa fajar pasti akan 


menyingsing , baik engkau kehendaki atau tidak ." 

Intinya sabar dan tawakkal , Alloh lebih mengetahui kapan waktu yang tepat untuk kita . . .Jangan 
terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan hanya karena waktu yang terkesan lama 
menghampiri kita ... 

Percayalah . . . Bahwa Alloh telah mempersiapkan yang terbaik untuk para Hamba NYA yang 
optimis ... 


2 Ghufron Bkl 

Ya terima saja, karenaa dengan menikah kebaikan (nikah merupakan ibadah/sunah Rosul dan 
ibadahnya orang yang menikah lebih utama dari pada ibadahnyang orang yang melajang) yang di 
dapat sudah nyata,sdangkan tunduk pada orang fasig sbagaimana diatas masih sebatas praduga 
saja karenaa ada kemungkin dengan menikah dia menjadi insaf. Sebagaimana di tegaskan dalam 
goidah fighiyah : 


NU ye yee pam Tato 1 ya Bekdh Sp Y G2 pl 
Kebaikan yang sudah nyata / pasti tidak boleh ditinggalkan karena adanya kejelekan / mafsadah 


yang masih berupa praduga saja. 
Patuh pada orang fasig jga tidak masalah selagi tidak berupa perintah ma'shiyat pada ALLAH, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2823 


kalau perintahnya berupa ma'shiat pada ALLAH maka tidak boleh di patuhi siapapun yang 
merintah : 


“EH kana 3 dd 5 Y 


2 Muhajir Madad Salim 

Fadhilah menikah memang besar. Ttp sesungguhnya keadaan smacam ini dikembalikan kpada 
khaliah masing-masing. Untuk orang lain membujang bahkan Ibih baik baginya dibanding 
berkluarga. Seperti fakir sama kaya itu afdhol mana? Jadi, tidak mutlak. tentang kaadaan 
anda..sbaiknya tanya hati anda,apakah dengan menikahi lelaki seperti itu kehidupan keagamaan 
anda semakin baik atau malah sebaliknxa? Istafti galbak. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/583276795028466 


2555. BOLEHKAH MENIKAHI ANAK DARI ISTRI AYAHNYA 
? 

PERTANYAAN : 

Thehasyiem Binhasan 


Zaid punya anak laki-laki. siti punya anak perempuan. kemudian zaid dan siti menikah. Terus 
bolehkah anaknya zaid dan Siti ini dinikahkan juga ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Anaknya zaid dengan anaknya siti bukanlah mahrom, maka kedua anak tersebut boleh dinikahkan 


Ay Up33 Yg oa ray (Ny UV SI R01 Yg Yg LI aj Hy ANN ai AAN Je, 
YAA nd BIL dg SY (II ai say SI Reny) Yg am Ter) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/592038944152251 


2617. MAKRUH MENIKAHI ANAK DARI WANITA YANG 


PERNAH DIZINAI 
PERTANYAAN : 


Akang Sepuh 

Assalamu'alaikum. . Para ustad wal ustadzah. . Ane mau nanya.Gmna hukum nya. Misalkan kita 
menikahdgn seorang wanita yang ibu nya adalah mantan pacar kita. Sedang kan ibu nya sudah 
kita jima' tapi di luar nikah. . Boleh apa tidak kita menikahi putrinya.. Saya mohon jawaban nya dari 
ustadz wal ustadzah. Wasallam. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, menikahi anaknya orang yang pernah dizinai (berhubungan badan di luar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2824 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nikah) hukumnya sah tapi makruh : 


2 SAYIYEA GBI Gal og AU CI KAV se Ca tab IL ya TAS ya oU 
YANV Cd Ale UJI AA ada dg ia US ya dal Ula dil Lead Sodorg GI Ae TAN HS laa 
MAS 04 SU UJI sll dab Y 3) oU sela uya BE Lgta SS Jp Ups Yo Le Yy WAS Bab elij Mt Y. 
YY—Y/YYA Ga, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/578739392148873 


2735. MAKRUH MENIKAHI ORANG YANG PERNAH 


BERZINA 
PERTANYAAN : 


2 Melody Senja 
Assalamu'alaikum wr wb. numpang tanya, apa hukumnya menikah dengan orang yang telah 


JAWABAN : 


? Masaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb 


ABIS dala OSG OLI Aira Je G5 ISL) 1 alay tala AI ako AI gay JB: JB ten AI any na Il UP SaUI 
dd Billy ato pd og) (OLYI Ad) mera dat Il 


Diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra. Dia berkata : Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallama 
bersabda “Bila seorang lelaki berzina perbuatannya laksana penutup (iman) baginya namun bila 
dia telah menjauhkan diri dari zina (bertaubat), imannya kembali padanya” (HR AbuDaud). 


DLYI Ily Atap dead! OP sha oya AI Al ng layan OLEYI OP) 1 pe y dala AI Gelae dil Jyay JB ita Ialyo S9 
as», DU Ob) 


Dalam sebuah riwayat Imam Baehagi dikatakan : Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallama 
bersabda “Iman itu laksana gamis/baju yang Allah kenakan pada hambaNya yang dikehendaki, 
bila seorang berzina lepaslah pakaian tersebut bila dia bertaubat dikembalikan lagi pakaiannya”. 
(HR. Baehadi). 


Aoi 4 lo el Ia VI US gada Atm le Aa Uan UI GI CA jab Yg My 0 gas ra) as CA 3S NI 

aje 
“Tidak boleh menikahi wanita pezina yang sudah dikenal umum perbuatannya, tidak boleh juga 
menikahi lelaki pezina yang tampak kejelekan dan dikenal umum perbuatannya kecuali bila telah 


nampak adanya taubat yang benar darinya”. (AlFigh “Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/60|. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab.... 


2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2825 ) 


Menikahi orang yang pernah berbuat zina hukumnya boleh / sah tapi makruh, karena dengan 
berzina ia termasuk kategori orang fasig : 


2 SAYIYEA GBI Gal og ALI KAYI SAR pa bi II AL yr MSN aa oU 


YANV Cd Ale UJI AA ada lg UI US ya dal Ulaadi Riko Lead Codorg GI TN HK ce aaa 


Juga bisa dengan ta'bir yang ini : 
NA gp ge ia Aa AAL SI aa Jet Lag y nb GL ola UJI ya JA TI 3 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575332409156238 


2745. HUKUM MEMINANG WANITA DALAM MASA 'IDDAH 
PERTANYAAN : 


2 SandalKayu HilangSatu 
Assalamu 'alaikum wr wb. Maaf, Santri baru mau tanya. Bolehkah seorang wanita yang sedang 
menjalani masa 'iddah wafat, menerima pinangan dari seorang laki-laki ? 


JAWABAN : 


Jika yang dimaksud adalah prosesi lamaran seperti adat kebiasaan di daerah kita yang biasa 
dilakukan secara terang-terangan, maka hukumnya haram. Namun jika hanya mengatakan pada 
si wanita secara kinayah / tersirat yang mengarah ke maksud mengajak untuk menikah, maka 
boleh. 


? Nabilah Az-Zahrah 

Wa'alaikumussalaam, boleh melamar wanita yang sedang menjalankan iddah krena ditinggal 
wafat suaminya atau ditalak tiga suaminya, tapi secara ta'ridh (kiasan, tersirat tidak blakblakan 
secara langsung). 

Fashlun fi at ta'riidli fi al khitbati bilmu'taddati : wa yajuzu at ta'ridlu bi khitbati al mu'taddati 'an al 
wafaati,wa at tholaagi ats tsalaatsi-ila an gola-wa yahrumu at tashriihu bil khitbati..... | al 
muhadzzab juz 2 sho 54 |. 


2 Epang Omar Ali 

Yang haram itu melamar karena dinamakan tashriih, kalo hanya rasan-rasan lewat kerabatnya 
atau tetangganya maka dibolehkan karena itu dinamakan ta'riidl, mugkin begini maksud 'ibaroh 
tersebut Ning Zahra, Afwan. 

Sedang ta'riidl adalah bentuk kinayah seperti ucapan: ada laki-laki yang menyukaimu smg saja dia 
kebaikan padamu, contoh shorih (haram): jika iddahmu tlah tuntas,maka aku akan mengawinimu,. 
Al hashil, tashriih adalah mengajak nikah dengan bahasa kawin/nikah beda dengan ta'riidl yang 
hanya sebatas kinayah atau majaz atau tidak menggunakan bhs kawin/nikah. Wa-Llbhu a'lam. 
Intaha majmu' syarh muhadzdzab 17/1430. 


? Nabilah Az-Zahrah 

Sebenarnya di kitab abu syuja' masalah tashrih dan ta'ridl sudah dijelaskan secara gamblang. 
mushonif menjelaskan bhwa tidak boleh bagi orang yang melamar wanita yang dalam iddah krena 
wafat, ditalag 3 atau roj'i mengkhitbah dng mengatakan dng tashrih (lafal/shighot yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2826 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menunjukan keinginan untk menikah/shorih) seperti : "aku ingin menikahimu", namun boleh 
melamar wanita yang tidak dalam iddah krn tholag roj'i dng ta'ridl (lafal yang tidak menunjukkan 
keinginan untuk menikah namun memuat maksud untuk menikah/kinayah) dan akan menikahinya 
setelah iddahnya selesai, seperti : suka dengan mu. 

Tashrrih : lafal yang menunjukan keinginan untk menikah atau shorih. 

TarridI : lafal yang tidak menunjukan keinginan untk menikah namun maksudnya untk menikahinya 
atau kinayah. (matnu abi syuja' juz 2 sho 253). 


2 SandalKayu HilangSatu 

Pemahaman saya: yang namanya meminang/khitbah yang berlaku di masyarakat kita lebih 
condong ke TASHRIH. Sebab istilah melamar/meminang biasanya berlangsung formal antar 2 
keluarga. 


2 Ghufron Bkl 
Meminang wanita dalam masa iddah wafat hukumnya harom bila secara shorih/ jelas, dan boleh 
bila secara kinayah/ ta'ridl. : 


Aaron) pP Bae GUS jail jay Kya id Tam BN Lil ISS Among 0nP ya Seal Rab panai ML Ph 
YTAY/AY UV GUSI Hill LOL KE, Sy Uks ci yag 


Ta'bir dari neng Nabilah Az- Zahrah : 


IHSG Ag Simak IS ASI GEA laka La get mail y aer Il Oil BD JP Ily ye Bakana TS oom Ul EN, 
TI 3 EPA dah Y L Unpad) Was pati Ang Lenny TebikL Uas OT ay BN ye Ball SU Ul 
Akal! Ganas Yg Letda pa pall £ pub SI Sana RaR mn UE YG IP LS CE, yi al 5 IYAS Lalat 

YAN GUI mma yah BAAI Eli Ang y Oh Baal sladil Jd dy Of Laale 5 AI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/614953045194174/ 


2842. HUKUM JALAN-JALAN BERDUAAN BERSAMA 
TUNANGAN 
PERTANYAAN : 


? Ulfa Vitalisa Sweet 
Assalamualaikum. Bolehkah perempuan jalan-jalan sama tunangan ? (wanita yang sudah dilamar 
tapi belum nikah) 


JAWABAN 


? Wes Oie 
Tidak diperbolehkan membawa tunangannya jalan-jalan walaupun aman dari fitnah, karena 
statusnya masih ajnabiyyah, ini sesuai dengan sabda Rosul saw : 


« Olamill Legit OS YI iab Je, OM Y VI ». 


ALAA LAA YAKHLUANNA ROJULUN BIMROATINILLAA KAANA TSAALITSUHUMAASY SYAITHOONA. 
Tidak boleh bagi seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang mana syetan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2827 ) 


menjadi orang ketiga oleh sebab itu tidak boleh bagi calon suami menyentuh wajah dan kedua 
telapak tangan calaon istrinya walaupun aman dari fitnah. 


Lihat AL MAUSUU'AH FIAHIYYAH KUWAITIYYAH : 29/202 : 


Boy mall hai) Ra d yen gdy 6 BBI Bob oya Um SU 4 Bye yul Ofg Upi Yo) Regae dong yak Of Hola 3 
Galdla . 
LAA YAJUUZU LILKHOOTHIBI ANYAMUSSAWAJHAL MAKHTHUUBTI WALAA KAFFAIHAAWAIN AMINASY 
SYAHWATA LIMAA FIL MASSIMIN ZIYAADATIL — MUBAASYAROTIWALIWUJUUDIL — CHURMATI 
WAN'IDAAMIDDHORUUROTI WAL BALWA. 
SI) II de Kid Ja aa GA Or dg MAY nil Yg sd Ao plarlh BU 3 jl 7 Y 1 ayla 3 JA 
Olesi! Lage OS YP ifa Jong OJEY VI 5 JB pel dala AI ae ai Ob. bal Gp AP JAN ya yak Y d. 
AL KHOLWATA BILMAKHTHUUBATI : LAA YAJUUZU KHOLWATULKHOOTIBI BIL MAKHTHUUBATI 
LINNADZORIWALAA LIGHOIRIHI LIANNAHAAMUCHARROMATUN WALAM YARIDISY SYAR'UBIGHOIRIN 
NADZORI FABAGIYAT 'ALATTACHRIIMI WALIANNAHU  YU'MANU  MINALKHOLWATIL  WU@UUV'A 
FILMACHDZUURIFAINNAN NABIYYA SAW @OOLA ALAA LAAYAKHLUANNA ROJULUN BIMROATIN 


ILLAAKAANA TSAALITSUHUMASY SYAITHOONA. 
(http://islamport.com/d/2/fgh/1135/824.html). 


Link Asal : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/461251027279591 


Sumber : 
http://fighsalafiyyach.blogspot.com/2013/02/hukum-jalan-jalan-berduaan-sama-tunangan.html? 
m-1 


2900. HUKUM MENIKAHI WANITA YANG MENYUSUI ADIK 
KANDUNG CALON SUAMI 
PERTANYAAN : 


2 Ari Rifki 
Assalamu alaikum, Santri baru mau tanya nih, Bagaimana hukumya seorang kakak yang menikahi 
wanita yang pernah menyusui adik kandung (calon suami) nya ? Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikumussalaam, boleh saja, karena ibu saudaramu atau ibu saudarimu dari rodho', tidak 
haram bagimu. (Albajuri, 2/112). Ibunya saja boleh apalagi putrinya... 


2 -112 - g, WI 
Le »AY CI or Iss oli 15 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/693034340719377 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2828 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2927. MENIKAHI SAUDARANYA MANTAN ISTRI 
PERTANYAAN : 


? Adam Tangguh 

Tukeran bini yang adik kakak ba'da talak, bolehkah?? Misal : Si A beristri Zainab dan si B beristri 
Hindun (Zainab dan Hindun adalah adik kakak) Keduanya bercerai dan setelah iddah Si A nikah 
dengan Hindun dan si B nikah dengan Zainab 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Nikahy si A dgn Hindun dan si B dgn Zainab hukumy sah dgn syarat bila berupa cerai roj'i si A ato 
si B boleh menikah dgn saudara mantan istriy setelah habis masa iddahy cerai rof'i. : 


Aira gai Jaa Ji Ranah! 3 ory ma pain PA ja et Alah —— reel erat emo, jgelen jl 
YAN Gold Long SG ion JI ON Sad 3 Kel La Lara yA JA YG Lutory DU Upik jla SL Lai yi 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/709920952364049!/ 


3008. KEBOLEHAN WANITA AWAM MENAWARKAN DIRI 
UNTUK DINIKAHI ORANG SHOLEH 


PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Mohon maaf saya langsung post disini, kemarin ada temen bilang kata nya 
kalo wanita awam menawarkan diri untuk dinikahkan sama seorang ustadz boleh ya...? | Zanzanti 
Yanti Andeslo | 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 

Pada zaman Rasulullah, wanita muslimah terbiasa menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki- 
laki yang shaleh. Namun untuk menghindari fitnah, sebaiknya cara ini ditempuh dengan 
menggunakan perantara. Yakni melalui orang-orang yang amanah dan bisa dipercaya. Maka 
dibolehkannya wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang sholeh karena menyukai 
kesholehannya. Sebagaimana Siti Khatijah yang menghitbahkan dirinya kepada Rasulullah melalui 
pamannya. Dan pada masa sekarang dan yang akan datang, tetap boleh neng yanti....untuk 
menghindari fitnah maka diwakilkan pada orang yang beramanah ( misalnya seperti tokoh 
masyarakat...atau pamannya sendiri...atau ustadz...atau ustadzah.....) agar menyampaikan 
maksud dan tujuannya si wanita tersebut pada laki-laki yang shaleh. 


Lihat Kitab Fathul Bari Juz 9 Halaman 175 : 


258 sl35 989 49 dnoguas N lo Cyall 0 bulu Hplyll Aoi 9 AnogiaIl ale lal ul Su 
Lisa" salah Lab yan le 3 lai La bla sel Lal 2 AL 9d data Wall Ja ade Laws bla 
coilag Raw Tiwa Llo He Uli yul Jl 90 S201 gd9 "ulago w Jasa Mc Ul" Jd gal al "asas0 
4 yyis il jl sall 5S39 slah US LL sad Ai ad ygl S9 ruam ISd Soga Solull yA yag silog 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2829 ) 


ale SJ "Lol Ocls" “J3 . yemnill diupi keilol9 Lgowl de SSI Ji "Adul oxic9" 9 .cub uc 
ul sekug calo ag ya Ca old LAI 93 pom S3 pati yoo lgsoto Cul, yo Wal 9 (lens 

lal y9Sug dago! Rity D9 - de gwll Ji "obilgaalg" 33 Jew Luo MH Kull ye Koil dd Moo 
Siro 3 Su elgdlg drill WYIg J9il La sL ol gol dc dibio dani Asal - 2 00 ldr 
vO0S 59 adl 99 el as Gia dy AD ai sUluwg A gloo Gl Jl An 99 ds 3 Jgas C5 
ale Laws Ball cdi SI « uls el 33 ade Koba « uls 8 lgus, awosig Ja Jl ade Las Bl J0 
ISL XI Lg Ul ISI ole ul 03 "alga JBg 10215 ASI Jd IL al asn Y CSI plis YL 
1192 499 JG 0 S5 lol Jo doll 93 calo nagih Uang le Ohull a10 Elia el US) dub H9 H9 
Lema dy Ad Isl dal Jim yo9 JI WS 


NA aa Mn LI na NN bra 
SAS) JB sunat Ssi lo JIB:. (abis 16) Ja lgo1913 Al Jguay 4 Jasa A JB alas 9 dal Jl sala 
Lelg SSS Isa 69 ma5 yo lails Yg Lina Wang lo dllg N Ji gaL Ai Ud. (M5 wo silegla mob 
Sapi Ai lal Sd aa ul ola gini log ) al 9 Ale All alm spul J3 ly Al lo Jgao JB dini 
al 9 Gde All ola uill ol 3 AB auulao Jl ISI sis Ja JI Uma . (suga io elale SU Mim UI 
la uli Je as@gy gaul SS Boga ISS Bg yo Jl. (Ula yo cleo Islo) al Jis dl yacagl oles 
(ulll yo sleo lay GSLSIo| ) al 9 Wc All 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd 
bahwasanya: Ada seorang wanita menawarkan dan menghibahkan dirinya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki pun berkata pada beliau, Wahai Rasulullah, 
nikahkanlah aku dengannya. Beliau bertanya, Apa yang kamu punyai? laki-laki itu menjawab, Aku 
tidak punya apa-apa. Beliau bersabda: Pergi dan carilah meskipun hanya cincin besi. Maka laki- 
laki itu pun pergi, kemudian kembali dan berkata, Tidak, demi Allah aku mendapatkan sesuatu apa 
pun, kecuali sarungku ini, biarlah wanita itu mendapat setengahnya. Sahl berkata, Laki-laki itu 
tidak memiliki baju atas. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apa yang dapat kamu 
perbuat dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya, maka badanmu tidak tertutup, dan bila nanti 
isterimu memakainya, badan atasnya juga tak tertutup. Akhinya laki-laki itu pun duduk hingga 
agak lama, lalu beranjak. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, maka beliau pun 
memanggilnya -atau dipanggilkan untuknya- lalu bertanya padanya: Apa saja yang telah kamu 
hafal dari Al @ur'an? laki-laki itu menjawab, Aku hafal surat ini dan ini. Ia menghitungnya. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu 
dengan mahar hafalan Al Gur anmu. (HR. Bukhori No. 4829 Juz 5 Halaman 1968). 


AI Iyry lala wali al JB dal oasis die LS JB Gd Lai Kane JU pgn Udan Ab AO Ur Ula Va 
JB OT yua Of yunlg Beko JT La Gas Kenip LAU | doeloe GSM AI Jay lo IU Lead le j2 pala y Ale AI le 
Uni Ale Tb laa y Ale AN an ai 3 ab) Tia ye ga 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata, Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata, Aku 
pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, Ada seorang wanita 
datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. 
Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku? lalu anak wanita Anas pun 
berkomentar, Alangkah sedikitnya rasa malunya.. Anas berkata, Wanita lebih baik daripada kamu, 
sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau. 
(HR. Bukhori No. 4828 Juz 5 Halaman 1967). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2830 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/mujaawib.pissktb/permalink/549738918445658/ 
www.fb.com/notes/747112235311587 


3043. HUKUM ORANG TUA TIDAK MAU MENIKAHKAN 


ANAKNYA 
PERTANYAAN: 


2 Yaser Arafatah 

Assalamu'alikum. Bagaimana hukum bila ada orang tua menolak permintaan anaknya untuk 
menikah sedang sang anak sudah cukup syarat, dengan alasan orang tua sudah suruh menunggu 
saudara yang lebih tua ? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


At OB ctony add de Ily caoly Age Umosal Wg dd Mg Uya KUP) BI Syry JB NE pa AI 2) el ala Aan ls 


Y/Y OK Ondel Tile 5 dal de ai) UB UI Oleh ega dai 


Rosulullah berssabda : Barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka baguskanlah 
nama dan adabnya, dan jika telah baligh maka nikahkanlah. maka jika telah baligh dan belum 
dinikahkan ketika si anak melakukan satu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/764516750237802/ 


3061. HUKUM PERNIKAHAN ANAK KECIL 
PERTANYAAN : 


2 Raden Wisanggeni 

Assalamu'alaikum, ada seorang yang sudah berkeluarga mempunyai anak laki-laki kecil usia 5 
tahun, dia juga punya pembantu perempuan yang berusia 17 tahun, karena khawatir agar tidak 
timbul fitnah maka si ayah tersebut menikahkan / mengagidkan pembantunya dengan anaknya. 
Apakah pernikahannya sah ? dan apakah si anak / si ayah bisa menjatuhkan cerai pada pembantu 
tersebut, karena si pembantu mau nikah dengan orang lain ? apakah harus menunggu balighnya 
anak tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
Terdapat khilaf : 


1. 


2. 


Anak laki laki yang dinikahkan oleh ayahnya ataupun kakeknya (bukan yang lain) menurut Asy- 
Syarbini dalam Mughnil Muhtaj hukumnya sah, namun setelah dewasa si anak diberikan hak 
untuk memilih antara meneruskan pernikahan itu atau tidak seperti pendapat dalam kitab 
Roudloh. 

Sedang menurut Al-Adzro'i tidak sah. 


- Mughnil Muhtaj III / 211 Darr El-Fikr Beirut : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2831 ) 


oa se AN Gi bil LA ea EK es JAdI 

Nyi gal BL yo Y ABI. asi Cap JII ISI Ro laS Osis 2S ll sgolls Lie us Lb 93 dl 
en ea DAN 
sablg: N aman tel BN BY yo MB Akut dl suro Alisa Kiwil AT yo TNI dio Jls SU 
S9 yaa 


2 Makdi Kariba 


17 na pa 2 ga YI all 

Ayi alay aa Bnbua pkn Taja Y TAI ean) Gg Obat el SG ly aa oil Sar Serena JI adal JI Small 
oa Sl CI JI Lt Forlee Y VI BAL IIA SU PI Ja mas le aa (612) (ES Nb IP id 
Bata dg CL) &yenda ye S3 ISL) elus Co JP misal! Han Ul US BAN JUS Sal Bk 
Oyimlly sesali el33 Ronsar IJG4 Jinlly # jd ielaj SUASY sledal 0 ga. 


2 Jaka Perkasza 

Boleh bapak menikahkan anaknya yang masih kecil dg orang yang tidak kufu / sepadan dengan 
beberapa hal, seperti nasab, dan pekerjaan, dan baginya boleh memilih apa meneruskan atau 
tidak jika dia sudah balig, ini pendapat ashoh . 


di S5 EY ala Wing me! 3 ab ISI Ld aah Ad png Kam Jha ab BOY ya pel TH ol cw ja 


Para ulama' dari empat madzhab sepakat mengenai kebolehannya perkawinan anak laki-laki yang 
msh kecil dg perempuan yang msh kecil pula,apabila akadnya di lakukan oleh walinya.tetapi 
ulama berbeda pendapat mengenai ke adaan walinya. 


1. Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak2 boleh.setiap wali, baik yang dekat maupun 
yang jauh dpt jadi wali anak perempuan yang msh kecil dg anak Ik2 yang juga msh kecil.wali ayah 
atau kakek lebih di utamakan,karena akadnya berlaku dg pilihan kedua anak tersebut setelah 
keduanya dewasa. dan apabila akadnya di lakukan bukan ayah dan kakeknya misalnya 
saudaranya atau pamannya maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau 
membatalkan perkawinan setelah dewasa. 


2. Imam Assyafi'i berpendapat bahwa perkawinan anak yang msh kecil itu di perbolehkan seperti 
pendapat abu hanifah.tetapi yang berhak menikahkan hanya ayah dan kakeknya.bila ayah dan 
kakek tidak ada tidak bisa pindah pada wali lainnya. 


3. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan anak laki-laki yang masih kecil dan perempuan 
yang msh kecil hanya bisa di laksanakan ayahnya sendiri apabila msh hidup dan jika sudah 
meninggal nikahnya dilaksanakan menurut wasiatnya, karena sebagai penghormatan pada 
keinginan ayahnya. 


4. Imam Ahmad bin hanbal berpendapat : yang bisa menikahkan anak yang msh kecil hanya 
ayahnya, yang lain tidak . 


MTA 9 EA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2832 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jas 3 JLN oa 3 (ASI mey BO PU Ang jl OA aga OI EP Layar JI Il mb UE Ty) sagila 
hj) 

SAS ALE JWg HAL ob SY Abg Sa dal 3 CPI JBy Lebak Jd IAI mag jitaogh VI pd yaa dl Laual 
Sby dal SB, nina Reel ag SAY SY pb OB jpeg yag “Aga is don Sain HUI AR, cell Jy 
SONY S6,OsG Pd atap GNI OS alga LL Yg maa may lab OB Anna DVI. 

Ak gal Al dag gal Jby 1 Ji Ing AR) Ann y VI ml Omabaalan Oak Jial JA yag jagal Ol GI Jaa 
Jasa Il ad palela oya SS OY , gala Kaka Ia jujhaa ay Uygast OL yeludl Sgp dia jab ISI AK) (Sal) 
Bj BO: bi Jal JB IL egg 3 pmal JyAII Ia le dag LA yi ag O owerg ter PUS Ma 3 Lah 
SE Aly ebi pls! ya MY Lele Lola 

SNI La GG )Ub gi Lalin Ogidel OLS elang pegi IT NLE ANA OS Ely laga Ang dl DU Ol 2EJWI Jual 
SAI pie Aedila Ir olga adl opal JB MISS yak da OLI UN lali Jaa Ca pia DB Op ya dLadi, 
Lesin olj erlb nj Jl Lana, pil yag dial aj rae oa Ol gg UII Sona MSI Leg lag yo, 
SB Jas AI rltak pAYI el) 


117-1160p 2g Gile dell gal Rina A3 Jail y— 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/758766757479468/ 


3138. HUKUM KHITBAH TANPA SEPENGETAHUAN WALI 
PERTANYAAN : 


2 Uswatun Hasanatul Ulum 
Assalamualaikum... mau tanya nih temen-temen, Bagaimana sih hukumnya wanita dikhitbah 
tanpa sepengetahuan walinya ?? Syukron 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Khitbah adalah permintaan menikah dari pihak laki-laki 
yang melamar kepada perempuan yang akan di-khitbah atau pada wali perempuan tersebut. 


OTO PTE ab ea). 

BA ea Be IS (AS) GP (ITN op Tla Taleo JA y eri Ao oya KI BN akad SE pa Ag el 
KANE pepaya Cntiung 3 Langah Lela) SUS on 0 Telan" PA LS 1 mai y Lag ai ly Aaladeh op Aing Y Ol, SI 
Baal 32 Langkat pake aa Sal Al y£ Ugilen JA dalil TOP Read sby ya Gaal 

Dari pengertian khitbah diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang laki laki hukumnya boleh 
melakukan khitbah secara langsung kepada si perempuan tanpa melalui wali si wanita tersebut. 
Namun agar tidak mengurangi rasa hormat dan bakti anak pada orang tua maka langsung 


memberitahukan pada orang tuanya bahwa dirinya telah dikhitbah dan telah memberikan jawaban 
pada si laki laki tersebut. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2833 ) 


Dan seorang laki laki hukumnya juga boleh melakukan khitbah melalui wali si wanita yang ingin 
dilamarnya. Tapi agar tidak ada rasa terpaksa dan dipaksa maka orang tua dianjurkan minta idzin 
terlebih dulu pada anak gadisnya atas seorang laki-laki yang mengkhitbah tersebut. 

Maka dari itu, di antara salah satu khitbah di atas dibolehkan secara syarii. 


HS Jgn NU Oslea Caoe KI AKA y alias Goa NI ASEY 1JB Ueky dala AN bo ai Ol ina us 
Sus Ol JB SKI. 


Artinya : Dari Abu Hurairah rodhiyallohu anhu bahwasannya Nabi shollallohu alaihi wasallam 
bersabda: "Janda tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta persetujuan dan gadis tidak bisa 
dinikahkan shg ia diminta izinnya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana (tanda) 
izin itu? Beliau bersabda, bila gadis itu diam. (HR. Muslim). Wallahu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/722014221154722/ 


3142. INILAH MAKSUD DARI MAMPU MENIKAH 
PERTANYAAN : 


2 Adzim Nayla 
Assalaamu alaikum. Yang dimaksud perintah menikah bagi laki-laki kalau sudah mampu maka 
bersegeralah menikah, yang dimaksud mampu dalam artian apa ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Maksud mampu dalam nikah adalah mampu untuk 
membayar mahar yang kontan dan menafkahi istri pada hari pernikahan dan malam harinya. 


YAN GA OLI Ja 
: slrg JI ih pl dala bata | AN ea adi AE Ai jala Bel (Sin & Usil ya SIN jiran L. 
warab TS Tipe Ie dya € USA Sa & Una oya 0 pai $ Lae U OLI Of ee Yl BelI SMAN 3 lalai ll 3. 


YAY Goal 
AAN SKIN Ad Kentang RAI A8 OP Ai 3 AS daad AK 3 pb by AI CL oh Kanan TS, 


CI op AL UI, KKN Jaad 3 yaa 3 ya bg delay ASI nya ii Kid 4 da JUL, 


2 Hariz Jaya 

Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata 
Ba'ah dalam hadits tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Ba'ah di sini 
adalah maknanya secara bahasa, yaitu jima'. Jadi bunyi hadits tersebut menjadi, "Barangsiapa di 
antara kalian telah mampu berjima', hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu berjima', 
hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang 
menahan serangan". Jika yang dimaksud Ba'ah adalah jima', maka objek dari hadits tersebut 
adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2834 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud Ba'ah adalah kemampuan seseorang untuk 
memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi haditsnya menjadi, "Barangsiapa di 
antara kalian telah mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. 
Barangsiapa belum mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia 
berpuasa untuk menahan syahwatnya". Lihat Kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Juz 9 
Halaman 173 : 

Belka dtng pdl Gay Bell! uya Att g Ladil All 3 Ugloly Aa DU Gaet Kal Raul Ig sa DL AAL el ABI, Aa DA BJ 
Ole Ona de Um Belah LAN Ge Lalai Silaesly Ya lady Bl TP oya ON Tele SI Aid Jd & Libya ag HI 
TSI Opa ng dia Ie ai PLN Sin & Usil oya 0 pekitd p Ladel yag CS pal! Latina SL AI Of Legowo Ueely Gs dl 
La pala Kang SI Oja Bek Um SL Of GI JAN, LIL Ups Oa Vo sll Bye dilan ed adil Old aa SU 

AN Ii da IA Cai Jia SAI) App dudel gali Uealatag G Uyag Ta jala KI Opa (Sin | Usia uya Oei Len 

Ji Ha BEI BU pa II EL GUI 2 jala IU pam dalah Tatang | yag elu 3 le Al lo dp IU 

Bab yag dije ya oa PL alatas oya om OT yag JSI Ji Delima Cr OI Obrl, Op ds Sell 

Se Ay pal dalah £ Ld 

Ba'ah secara bahasa berarti jima' (bersenggama), kemudian di pakai untuk menyatakan akad 


nikah dari mahar dan nafkah. LIHAT KITAB TAUDIHUL AHKAM MIN BULUGHUL MARAM BAB NIKAH HALAMAN 
214 : 


AB oa TSI O3pa Um LAI SU) cp Label ya 132 GOA sak ce oli AI yA Upin yg SN CL paul dah 135 JI 
Crab di gag ana Heal Ki1 | Usul ya :sala Aa. 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/717159251640219/ 


3143. HUKUM MENIKAHI ANAK TIRI 
PERTANYAAN : 


2 Adib Al Wonowosi 
Assalaamu'alaikumu ustad dan ustadzah, Aku mau tanya gimana hukumnya kita menikahi anak 
tiri kita, sedangkan istri kita / ibunya anak tiri kita sudah meninggal, itu hukumnya gimana ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alikumus salaam warohmatulloh, menikahi anak tiri (anaknya mantan istri) hukumya tidak 
boleh bila ibunya anak tersebut sudah dijima', bila belum di-jima' hukumya boleh menikahinya. : 
YAN AI 
Ny ma Ja dy elu € lay Jl Ki ya syaa al da Of y Reny Al ya y Balak ml ah ol 
(IL de If doa JI ma si Ram jl 9. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2835 


2 Izal Ya Fahri 
Jawaban yang sama dengan pak ghufron, yaitu boleh jika ibunya belum di-jima'. Lihat Fathul Mu'in 
juz 3 hlm 291-293 : 


855 lab) Ob Ga jas Ol) li Oa laa og Laga na syaa damlap J3 (ay jl Cemait ken SI eks NAS) 
DA HN AI Kn Yg BI ag PA Yg AAN IA We AFP ba | Dg aa SAN DS Ol 2 
italy BT Ole en ag Laila Lila Ale pp tg ba ji ela kare ma pu SS tan Rao al Ala HA 2 
Vi Li Ra Lain on lyun din Lala JLN Aly Kom EL Kab TSI Ads Ajak JO Cral dlu 2b DI 
Lagiway Lesay Bend 3 Ras SI Jera oa. 

Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/717182551637889/ 


3169. APAKAH MENOLAK PERJODOHAN ORANG TUA ITU 


DURHAKA ? 
PERTANYAAN : 


Permisi, numpang tanya melawan perintah Ortu kan dosa ? lantas jika menolak dijodohkan itu 
bagaimana ? Sedangkan seorang Anak Punya Hak Untuk MenoLak. | Putri Ratna IL | 


JAWABAN : 


2 Saifuddin Wong Kawool Tulungagung 

Seorang anak (dengan syarat tertentu) berhak menolak namun tidak punya hak melawan orang 
tua, jadi jika Anda (seorang perawan) menolak dijodohkan namun wali Anda tetep menikahkan 
(dengan persyaratan tertentu), Akad nikah tetap bisa berlangsung, dan sebaliknya jika Anda 
menerima pinangan namun wali anda menolaknya, Akad nikah tidak akan bisa berlangsung dan 
Anda tidak jadi nikah, kan ada wali hakim ? untuk menggunakan wali hakim membutuhkan syarat- 
syarat tertentu yang tidak mudah, sehingga secara umum tidak sah apabila masih ada wali yang 
lebih berhak. 


2 Ghufron Bkl 
Anak yang menolak perjodohan orang tuanya tidak dikatakan durhaka pada orang tuanya. : 


ol cas yag ul alba Ali Aas La pi Tt JB ga N 0 2 ll all al yaa Jun 
UYYO de adl USYI LIL 3 Y giiol ISI dilg M3 Y yo 2Kv gl ajh 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/720799131276231/ 
www.fb.com/notes/778266012196209 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/969-bolehkah-menolak-perjodohan-dari.html?m-1 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2836 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3254. HUKUM KHITBAH DISERTAI TUKAR CINCIN 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad El Andalusy 

Assalamu'alaikum..bagaimana tata cara tunangan yang berdasarkan syara'.. dan bagaimanakah 
hukum tunangan.di jaman sekarang dengan saling memakaikan cincin.pertunangan ? 
nuwwun..ditungu referensinya... 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Seorang lelaki tidak boleh mengenakan emas baik berupa cincin atau perhiasan yang lain dalam 
keadaan apapun. Karena Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam mengharamkan emas atas kaum laki- 
laki umat ini. Dan beliau melihat seorang lelaki yang mengenakan cincin emas di tangannya maka 
beliaupun melepas cincin tersebut dari tangannya. Kemudian beliau berkata: 


Card 9d GRAN Ob L0 1583 adl SESI Sop 


“Salah seorang kalian sengaja mengambil bara api dari neraka lalu meletakkannya di tangannya?” 
Maka, seorang lelaki muslim tidak boleh mengenakan cincin emas. Adapun cincin selain emas 
seperti cincin perak atau logam yang lain, maka boleh dikenakan oleh laki-laki, meskipun logam 
tersebut sangat berharga. Mengenakan cincin tunangan bukanlah adat kaum muslimin (melainkan 
adat orang non-muslim). 


Apabila cincin itu dipakai disertai dengan i'tigad (keyakinan) akan menyebabkan terwujudnya rasa 
cinta antara pasangan suami istri dan jika ditanggalkan akan memengaruhi langgengnya 
hubungan keduanya, maka yang seperti ini termasuk syirik. Dan ini merupakan keyakinan 
jahiliyah. 


Jadi tidak boleh melakukan tukar cincin tunangan jika mengandung unsur syirik, cincin untuk lelaki 
berupa emas atau cincin dipakaikan oleh si pelamar (laki-laki). Bila hal-hal yang terlarang bisa 
dihindari, maka tidak mengapa bila dilakukan sebatas seremonial adat lokal, sekaligus silaturrahmi 
guna mendekatkan kedua keluarga calon pengantin. 


Tukar cincin sepasang calon pengantin adalah hal yang menjadi adat bagi sekelompok 
masyarakat, oleh karena itu tak jarang bagi para bangsawan, Aghniya' dan menegah bawahpun 
selalu melakukan kejadian yang sudah di anggap sacral tersebut, dengan cara pihak laki-laki 
memakaikan cincin ke pihak wanita begitupun sebaliknya 


Jika enggan memakai cincin tersebut, maka sungguh mengecewakan bagi semua keluarga dan 
saudara-saudara terdekat, apalagi terhadap calon suamifistri tercinta, bisa-bisa pertunangan 
mereka putus di tengah jalan sebelum menyentuh pelaminan. 


Adat ini dianggap sebagai komitmen keseriusan bagi kedua mempelai dalam melanjutkan 
hubungan ke lantai pelaminan. Ketika kedua pasangan tidak bersedia memakai menimbulkan 
anggapan ketidak seriusan pada ikatan tersebut, dan beresiko menimbulkan konflik keluarga 
kedua belah pihak. 


Bagaimana hukum laki-laki memakai cincin seperti permasalahan di atas? Harom, karena ada 
unsur tasyabbuh : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2837 ) 


1499 1/9a)- pp sg 

JS 388 4 raall SNI Ol s5 dad Jala JI al dgbsll SKS Al 29 ac Wol dy ul Kupu Jd : 
xic Gl KD daya3 dal yo do5lo Lekol Ul JiSg « Bni ic Mah 5 dil all acaul yo Jal ul 

SB9 poly 9d US. Ad eleul Cu yo lagagnS Sic San M3 logowug will 0d Iliall y RAY Usil 

doe Como Ai «ul ya Sluadl Jali 89 « do JI ca ol Du sub beb JI Id 20 deialo Ws 2 lu 

sos all Go Ul HSNI oicl uc dd95lo Soal m0 38 lgs Dale 9S Jeli 8 bc 0 Luk sll 

sila Sal gl JS Ul: Sido lbINI Ad Id lc Lo 5 HW lg « KDI Id KS. 


11 y61125 2) - &gubol) Haloo m-yw9S 3 MS Son0 Tail Sola 

dl dad WIN yubso si lg kilo lg Ia Ul d 5gng Jas sanslasal lali 4) 3925 9d lo Ja 
crgnlo basal Sislosll pas law ol Sandi ples Sey Al Jing sayang 189 Bol Bals Jae wo 420 yulay ul 

Si 290 00 5D Ji cell 3 Jul Al Gali dualasall gl abs ega dulasIl sal yul LSl-JB ,, Id 

ml Stud JSI de BI s0 Ul L2l39 S3 ratan SI Loggll gl Slide ld Aam ul Uni 

aj sala Jl WIL dai yg plug dls ale dl ala dl 


Kalaupun acara seperti itu harus kudu.... tinggal ngatur aja praktek di lapangannya. Yang perlu 
diperhatikan : 
e Cincin buat perempuan silahkan dari emas dan yang buat laki-lakinya dari perak. 
e Pada waktu penyerahan dan pemakaiannya : 
a) untuk wanita, yang memakaikannya boleh ibunya atau ibu dari si laki-laki atau mahrom 
perempuan dari keduanya. 
b) untuk laki-laki, boleh calon mertua laki-laki yang memakaikannya. Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/785063991516411/ 


3416. MAHROM SEBAB MUSHOHAROH 
PERTANYAAN : 


? Wahab Mawardi Ibnu 

Assalamu'alaikum... Ada titipan pertanyaan dari saudara leojibril, apakah membatalkan wudhu 
kalau bersentuhan dengan mahrom sebab pernikahan??? Atas jawabannya saya ucapkan terima 
kasih... Wassalamu'alaikum..wr..wb 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikumussalaam, mahrom sebab pernikahan ada dua : 

1. Mahrom muabbad/selamanya (mertua ke atas), 

2. Mahrom muagoot (seperti ipar/adik atau kakak perempuan dari isteri, bibi dari isteri, keponakan 
dari isteri) Perincian hukum mahrom muagoot : 

- Batal wudhu jika bersentuhan baik isteri masih dalam ikatan pernikahan atau sudah cerai 

- Haram dinikahi jika masih memperistri saudaranya (isteri kita)- Boleh dinikahi jika sudah bercerai 
dengan saudaranya (isteri kita) 


- A-figh Alal madzahibil arba'ah : 


kale Gitoll AJI bas. yo ul 0x20 loo UB. 38 -(4/37)uaale Si! aa0y IKI Ola oli ac nyo 
sia Nang Ja Gen le cina 8 sol le Sin ana Ya Lilo sni lalu Nisa si all: ati el 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2838 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


se Kamal Jl 9 Cun Hijall do ll Ungu lo! illliudall do ya Ly lo? Jo: wan ol si 
and ale lg 225 ALI lola JI Saad! All : SL dial do yi gi adl Ula 
2 Vr3g Ong pull aol ale 2 Gilgol 443 Jai lol 43,39 pas Jono : JI esa elsil db 
all sil ola lil lg ly lag Gili ya 23.3 bola. calo lg Ap Ol A09 Cui ega Aga JS 
“eili Ale ayag MS AN gl ON gl digis CulS alga SI Hg US yo si Ul puas las cd Ul 2323 
Kaltuts LS slow VX 9 diloc Ldg dilarang orlasl &9 3 : Sl JI 3 Ula us Olug . lgilul Ulug 
yo ps3 8 JS lu Yg A00 Ll Ng NS Ulu Ag Cilac Ul Ule A3 wall aeiu Ud oJla Ya 
us Jassall Ulu 953 : Jail Egi: Laut Elgil SE lg 28 BALA WNI Udi VI Vla &3,3 
ab | Soga GP: oles Ji lol . Yg AAS 193 Cw Sg Ti) dg Ol ol UV R9 Ul le 22 
Ci Ng iyaa Ci Rea Ul We pypu S9 2S H3 Lu all elu Ll 1d Jai US Lp3 Ul Ulu 
23 Ulu Jono "sell Egilade A3 N Call UB Lg JS dg lol ade sae II lol . d5 ls Lg 
Ulu ade sin : Ja Ig lag Jan ad lg Call ade SI » 2200 Liang leol alg lol Al 295 Ul le 
USS3 laila Jala bilas Je 3 Wall al el 9 sll Jalil a53 ClgodL JoSallg Clan abu 
dis. Cry Y sio al goloo lab lele il 95 « ul sexi alacl le lei.ue3 Sail Ja lb Be 


ea Ben ae 
loo SS 95 gl Leiing AMI es ri up BAN Ul vas Jay asal a93 : basi : 290l 

YG ol Lal : Lilin ac YI dio 93 Ul Jasll Yg . dus R93 Ul BL old Jaa NS ellal : Lttslus 
SNP massal ngo MB Ol 9 Ob Fallaill : Lgsal saslawu ada Gipdilo J& AS ino R9 j3 Ul ala Jay 
ade s3 ISI Lo sll yog Jl le Ulu 8d d3 16 Ae gl AKu yel dls " Lewolsd 16 Ung3i 
asal Jl BSc yuStii ul Jd mol sale Sic gl gl 


http://islamport.com'/d/2/fgh/1/29/337.html 
Wallahu A'lam 


Untuk rincian mahrom bisa di baca di link berikut : 
www.piss-ktb.com/2011/08/rincian-mahram.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/815055005183976/ 


3688. TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH 
PERTANYAAN : 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 
Assalamu alaikum. Perjanjian pra nikah menurut figih.? 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Madzhab As-Syafii membagi persyaratan dalam pernikahan 
menjadi dua, syarat-syarat yang diperbolehkan dan syarat-syarat yang dilarang. 


Pertama : 

Adapun syarat yang diperbolehkan adalah syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syar'i tentang 
mutlaknya akad, contohnya sang lelaki mempersyaratkan kepada sang wanita untuk bersafar 
bersamanya, atau untuk menceraikannya jika sang lelaki berkehendak, atau berpoligami. 
Sebaliknya misalnya sang wanita mempersyaratkan agar maharnya dipenuhi, atau memberi 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2839 ) 


nafkah kepadanya sebagaimana nafkah wanita-wanita yang lainnya, atau mempersyaratkan agar 
sang lelaki membagi jatah nginapnya dengan adil antara istri-istrinya. Persyaratan seperti ini 
diperbolehkan, karena hal-hal yang dipersayratkan di atas boleh dilakukan meskipun tanpa syarat, 
maka tentunya lebih boleh lagi jika dengan persayaratan. 


Kedua : 
Adapun persyaratan yang tidak diperbolehkan maka secara umum ada empat macam: 

1. Persyaratan yang membatalkan pernikahan, yaitu persyaratan yang bertentangan dengan 
maksud pernikahan. Contohnya jika sang lelaki mempersayaratkan jatuh talak bagi sang 
wanita pada awal bulan depan, atau jatuh talak jika si fulan datang, atau hak talak berada di 
tangan sang wanita. Maka pernikahan dengan persayaratan seperti ini tidak sah. 

2. Persyaratan yang membatalkan mahar akan tetapi tidak membatalkan pernikahan. 
Contohnya persyaratan dari pihak lelaki, misalnya sang wanita tidak boleh berbicara dengan 
ayah atau ibunya atau kakaknya, atau sang lelaki tidak memberi nafkah secara penuh 
kepada sang wanita. Demikian juga persayaratan dari pihak wanita, misalnya : sang lelaki 
tidak boleh berpoligami atau tidak boleh mengajak sang wanita merantau. Maka ini 
seluruhnya merupakan persyaratan yang batil karena mengharamkan apa yang dihalalkan 
oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi 
seperti ini maka batalah mahar sang wanita yang telah ditentukan dalam akad, dan jadilah 
mahar sang wanita menjadi mahar al-mitsl (yaitu maharnya disesuaikan dengan mahar para 
wanita-wanita yang semisalnya menurut adat istiadat). 

3. Persyaratan yang hukumnya tergantung siapa yang memberi persayaratan. Misalnya 
persyaratan untuk tidak berjimak setelah nikah. Maka jika yang memberi persayratan tersebut 
adalah pihak wanita maka hal ini haram, karena jimak adalah hak sang lelaki setelah 
membayar mahar. Dan jika sebaliknya persayaratan tersebut dari pihak lelaki itu sendiri maka 
menurut madzhab As-Syafii hal tersebut adalah boleh 

4. Persyaratan yang diperselisihkan oleh ulama madzhab As-Syafi'i, yaitu persyaratan yang 
berkaitan dengan mahar dan nafagoh. Jika sang wanita mempersyaratkan agar tidak 
dinafkahi maka pernikahan tetap sah, karena hak nafkah adalah hak sang wanita. Akan tetapi 
persyaratan ini membatalkan mahar yang telah ditentukan, maka jadilah mahar sang wanita 
adalah mahar al-mitsl. Akan tetapi jika yang mempersyaratkan adalah dari pihak lelaki maka 
para ulama madzhab syafii berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya 
batil, dan ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya sah akan tetapi membatalkan mahar 
yang telah ditentukan bagi sang wanita sehingga bagi sang wanita mahar al-mitsl. 

Lihat Al-Haawi 9/505-508 : 


9 2 ml Sell 
ul dia aspal Sillo 9 & sll S5 Ss 3 : Silall lol. »alinog9 «sil 1043 AKU ya b sal ul alel 
Gala Jl alela BI Galyol il duga Melon ol elensnan ola lala bis, 
5 sila lag sal dd JS. dpan ilusi Bo Lal paud Ol lali Tati Laale (ig ul al dlaaluo laday 3 sule, 

bai au Ad J5 gag Audi lin A9 bia yo UN cas Gilowall 00 A9 mowollg (010 lego 29 
S9 db all A03 Ul lal US bi at A03 Aula Ang Jl dil yi log-b iill R0 3954 UL Wal US 
lola." sll silau lo log pdl yo & sid3 Lo Sal ul "JB Gil £ plug le dil alas - gull ye 153, 
JS so da ae LS og ad ba lag ale dll lo - yul Jai 1990208 leio sgbsal 
wc ygiogoll " JB dl - alas ale All al - Me On: " dial oricg Sal ll bu db us Gila 

ay Jay lo lan liabusl day jl puti 8 oalmall bag.idlg." Ya ay gl lo Jal Usa YI pas. 

ad bulat Gilis! lo Heal Iga jitu NAS MS Cab bo "CG. Iluall Y Jaw b will. a Kl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2840 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dl US balg-lago BEJ 93240 2353 Ug9 Jlsuall adl Cugnngig sale AJ lan Ginio lgi Aruuld bag sus 3 
2.53 Lk sll Los all Noah sewa Ily nia 290 yo Jl 03 ul Hleddalw ls awali Glualb 
Pa 

co ah lay momod yA 0 L5S$ lay Yale Jill 290 Gandusi lgil a00 sg #lodontelgn3 Aiu lagi 
Oku lpile gatau Y 09 awal Gada lil wu jall Jah sig Hgulill aglla. Nggno lay ol will bg tlh 

casio 158 Cow lo dob 5 NI Cab sis lo R0 USS Al les. gal luan Yg dog Hill loliuul yu 
Genap dbs all 


urigadl Sal 99 Niall dguoiio gio lo g3 vb ituo SSL An Cilisy lo gg CJ pwill lolg "Jun 
SSB bolu Yul ale A95 dlpigs Yo ball JS UB lalu Yul ade Legi ul Jia «SSI Yg 
il Y ol le lg2938 dip cp botll US ujan 29nio 0 gale Saul ln Aieio 8 WN Job 
Sen pa ab let sangga lala Gere beda yX Rao pall d0 ac 2G 
pe ul bale b Isl da3 ade cisslo d0 2 98 bolu « ul as de Bad gal uye gol JB3.atl 
aa bl ole Gb Il GS AJI Ulu lalu 
“gl bai jl al dos mail al ye dag Kala gal S3 A3 Lol ya» Jul lal Ul bull 
MAAN Jab ba da lap af v0 dl da Uda bd no el lal 
S JO mata Y Ul ball 6 al sblap0 ya ore lab lay Ds pn ag ta aci 
mall uc gan Ld yd (au Rao leig2 v0. 


Yg ld 2 B0 pull Ganis le3Y eleaudiy SKI Ul RnD3 ed 4S lg20 US Ul AKI ku dig yo US UlS 
Ra Ug3 o0 bal JS Ul Rul JB siBrdius lpale JS Y ol bat JS ul lola. lbs jul disi 
Aan ol ld ud WN call Ulu lgig3 yo US Uls doi at JS yo gia ul JUN call 
OB sei su lily Ul ade leg. al usil IS le g.dtal s9.nrio wo bio bill ola Lb 
en AK 
an NA 
ul oil angllg. looh Y lo Ji BEIL lale Lgi BMN “boh Sisll Ul :lndanlles3 Ou id Aga 
an aa Ne PA 
Jiall. 


Gasal « uli lg xi donoiall Ju 83) lo 993 M3 lulwol Hlisl lo 989 181 JI mudll lolg :Juo3 
JS UN AU 99 Sion ol Agi lgig3 yo b ll US Ula ai N ul de Lena 33 IS. Anell 9 
blitab Jl 989 Akal 33 ball lay Gladi Ian SSI yoo Glwall Jl ang Has «j3 AS 3 ul 
SV al ISI Tu Rat Jab Ro Ae yo bor JS ls diy Jia ga lel3 sila 23 sagita 
ola A59 II Ag3 yo as dgato ES VX ob 9S SSI dnao 83 BB Al :ladr@s li saga 9 lc 
au gl 5192) SU ino WM BB u£ Gil Kuli anglg.n9 Jl Ags yo ABI dgnio 9d SI JS 
alel lg Sial ygou Ld 509 AI yg lali susu Io sal Id raisu Sd 33 cdttng Gl yo 


? Rampak Naung 

Idem dengan kang mas al murtadho 

135 - AJ Wilis NS A4 UiSle Io da sid AE oa deg lag glo NBA So Y AU etis Lilo Sa No 33 
colek Ig atua Iele Ig ai x5e Iga sg aah Iu Ailee Ig malay agle Ig Yin ya IN AAA Ae Y S3) Ag USG . (132/40 


3 & ya Ad al PAN 3g Dal Imasual d Y 3 Jlasna 90 Y 1 kB) Jis Saba kls lak —x gle Slu Iel Ay Sh lu y 
Bg olah 13 Y aim ye 15 Y Halask | 9 abal 3 yiel Ip Ny os kes a N iap 13 Y ata oleh Is aman 
isl MU 5 il 3, HS ga! Za Sula Is jla Y ata Hisl- Ag ILaxig 9 36 A8 ai 14 3d aSlo Usus, mb Hisle. 


ka ya ISL, d8 saing UiSle Sl Ayla UG Iu Yaki yaa bb ho YUI 3 lan LX IX, Khai au 
Y aatat IVAN dilas 14 IY age hg huyalalial gg ama WN alas dad Misa YA ala, 9 Aina ga IkSlp sidak . 3 US past (Ea 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2841 ) 


Aa yg ola awasi - Ig Wig ng Ao Waigler - ay Wala isak JAN Ja cap Uglas 2g HM, Wany AA IM 
Ia) lia Was lks Dam Hg ll 41 307 


Jiran ktnya Ayal Ih) J5 yaa keaad Yin ga ala 3 SA ge FAN Rilag Nas ala klswag 9) Sal ala Nine LI yo 
SA klan) LA da ilir, aa Wa Io Ud Yaa Lo la Ya Ia bal YA Il Umat ol, S3) 
Use ab Ula baal Sl ah 3, JW h 20 NasUa ya sela Ly Uas xs «3 ag Ian, Kaad gab Ls jl, 
dg J5 ya laa NS La, Da al Yg Ws sil AA II sa as ya A BU Iin saia kimaad ak J5 ya As 

ra WB) sa ia HaNl OR SE giaa $ No ag Yi ina ag ae, klan 3 Uas yaa (Ea Ag milk YBAG 
Iy ata, dg ayla laa Way 3 ba bar) aA Hisle Yg kala Ekaal 9 Y 383) & Hisle 39 mg ag) as 
(ag ya aiasd gamta Lag) Lai Je Yup Una 3 Y siang ia 2 gal aj AA Lani, Ulitali 3D Aly ad Usul ye gila ji3 Ja 5 7 alang, 
IV alat ye giga muaga Ulag 26 gk mika UiSlpr Jasa Ulag y lutal 


http://www.islamport.com/b/2/alfegh/figh/ YoDD YoDE WES 20YDANCT MEI GET YEN VE 3 KE E D I KNEE ADA ATI A20 KET KE1 DD ADE 
VE MEDYACI Y20 NOT YEL Yo ME ED CA ED EN ET KEL VE 3 ED 3 KEP NDA CI K20 CT YEN AD KDE KE NED CI 
206007 MEI YoDF KEE HED ACA KED6C9Y620223.htmi 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/857548307601312/ 
www.fb.com/notes/896378570384952 


3805. ANAK TIRI MENIKAH DENGAN KAKEK TIRI 


BOLEHKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Sakitnya Tuh Disini 

Assalamualaikum warahmatullah wabarokaatuh, bagaimana hukumnya anak tiri menikah dengan 
kakek tirinya ? Syukron. Contoh : Kang Sunde si kakek, aku si ayah, Nissa anak tiri ku, kakek 
menikah sama anak, nanti anaknya Sunde sama Nissa bagi aku bisa saudara sekaligus cucu. 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa'alaikumussalaam warahmatullah wabarokaatuh. Bagaimana hukumnya anak tiri menikah 
dengan kakek tirinya ? Boleh 


Referensi : 
- 'anah At-Tholibin III / 292 Cet Thoha Putra Semarang 


Mal Y in paka ja Na NY Led Yaa jg Ulin Ya Ya) AA Natal NY la yaa Nay 3Yattel 3 
YAY va omi Ale AI lallean YAI G3) A3 GI Aa Yo can Jika) 


Kesimpulannya dari ibarot gus Sunde Pati yang di I'anatuth Thalibin yang tidak haram dinikahi : 

1. Anak perempuannya suami ibu (saudara tiri). bintu zaujil ummi. 

2. Ibunya suaminya ibu (ummuhu) yakni ummu zaujil ummi. 

3. Anak perempuannya suaminya anak perempuan (seperti dalam pertanyaan), bintu zaujil binti. 

4. Ibunya suaminya anak perempuan / besan (ummuhu) yakni ummu zaujil binti. 

5. Ibunya istrinya ayah (ummu zaujatil abi) 

6. Anak perempuannya istrinya ayah / saudara tiri (bintu zaujatil abi) 

7. Ibunya istrinya anak laki-laki / besan (ummu zaujatil ibni) 

8. Anak perempuannya istrinya anak laki-laki (seperti dalam pertanyaan), bintuha yakni bintu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2842 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


zaujatil ibni 

9. Istrinya anak tiri laki-laki (zaujatur robiibi) 

10. Istrinya ayah tiri laki-laki (zaujatur roobbi) | Jl adalah zaujul umm - suaminya ibu. 
Wallohu a'lam bish-showab. (Terj. Ibnu Al-Ihsany) 


Baca juga link terkait : Rincian Mahram 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/882933905062752/ 


3877. HUKUM WASIAT ORANG TUA AGAR ANAKNYA 


MENIKAHI SI ANU 
PERTANYAAN : 


2 Polem Useuman 

Assalamu'alaikum, ini pertanyaan serius, dan butuh kepada jawaban, atas jawabannya saya 
banyak berterimaksh. Ada seorang ayah sebelum meninggal berwasiat agar anaknya harus 
dijodohkan dengan si zaid misalnya. Apakah wasiat yang semacam ini wajib dijalankan ? jika 
diabaikan bagaimana? terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalam, Wasiat tersebut tidak wajib dijalankan, karena wasiat yang wajib 
dilaksanakan ahli waris salah satu syaratnya adalah barang yang diwashiatkan harus berupa 
tasharruf harta, sedangkan perintah menjodohkan bukanlah berhubungan dengan tashoruf harta : 


oU dlel: 
Y Id OX data gl Aa 5 R93 HS ella ny NB else Wlo 8 ai AS AB s0gall 3 bius 
asi) dwwiS sluS dpan 39 X9 Kasnollg 8 tuah 29 3 Y dnllg DNI ye Leulg lo 8 05 K0. 

dmcgoll SL 9d9 73 cloud y4SI. 


& 333 Usil eLSIS (Ula GS UI S5 ) Loud Kaos le53(469 10/13 p) - dn all dal CL 
Ag el Jah, Sati Y su Ol Apps £ Lari anon D8 pelab, saia JASA 2303 Ulos 
SEE ag Balam Rai YO (BLS) lal BBG etil lal 6 Ale R09 le GAS ES kenus 

sal 93 gobis eliasl gl dl ceng Isis US #lccul Sl (Ailla 8 ols ) UNI Sal langSi3 dulS 
(3g IRA3 SINI IE dus Md Sta 393 (Ill) sup SI (abi) Gill SL J3 dab 


2 Abdurrofik @odir 

Setuju dengan jawaban Pak ghufron cuma memenuhi perintah ortu memang wajib selama bukan 
maksiat dann mau dinikah mau kalau nggak nggak mau jangan dipaksa yah.... ini tak terkait 
wasiatnya. Wallohu a'lam. (ALF). 


JISI9 dnogll cmuo City ISI bgs 4 ywogallg (51 15) padu alodl d3 le pengin! Ak 
ENI Aa say lau dnogll Rat D3 40 ENI Jay lao 4 u0gall U3L ul ga bg al ts el Simi 
Jill Jati Y WN dai Isu X9 srolab dng a2y DG Ji NU US ul HD .2le39 wae) UE ay, 

lebi yo So1 Y lgidimo V2. 


LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2843 ) 


www.fb.com/groups!piss.ktb/908349449187864/ 
www.fb.com/notes/9288220804 73934 


3898. HUKUM MENIKAH DENGAN ANAKNYA PAMAN 
PERTANYAAN : 


2 Nuktah Lubb 
Assalamu 'alaikum, Apa hukum menikah dengan putrinya paman ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam, Hukum menikah dengan sepupu yakni anak paman atau bibi dari pihak bapak, 
atau anak paman atau bibi dari pihak ibu adalah Boleh namun makruh. Wallohu a'lam. (Rz) 
Referensi : I'anah al Tholibin 


WI Alai las pny 909 #Sinooll 0,53 lo JoN serbu Kamil lo ol ul (alelg) : small dilel 
ASIg JJ caig doollg all as dg dg gl dogosll Ig LI LSI yo. 

JoNI Judi ag Jual JS 00 Jun Jala yul Jal Jowodg Jgn ds. BJ ole po glils, 
clug BA wlug WlGSNI Jgwddl Jal Jaw ali Ul Ula Jgoillg cal lg LlgoNl JgwddB 
UP Jung Jas cdi al 9 caleS Xl 9 595 4I aed 91299 calgoXl 9 suYI Jd Jalu jX (d3 gl caliyg cs 
CALJI Closll 9d JoXl Judi x Jusl JS. 


Baca juga artikel terkait : 1917. ALASAN KEMAKRUHAN MENIKAHI SEPUPU 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/888314284524714/ 
www.fb.com/notes/929858353703640 


3953. BOLEHKAH MENIKAH DENGAN PAMAN ? 
PERTANYAAN : 


2 MM Hilmi 
Assalamu'alaikum. Saya (maimunah, Perempuan) punya paman (saudara laki-laki ayah seibu). 
Bagaimana hukumnya bila saya dan paman menikah ? penting mbah kasusnya lagi hangat, 
Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Menikah atau kawin dengan paman hukum harom (tidak boleh). Baik paman 
kandung atau paman tunggal bapak atau paman tunggal ibu saja. Wallohu a'lam (Rz). 


cola! 2102 yo al Lay CSI ayang Sl tal ade Lani Ggboso (El Lg 1Jg3) : YIYAY call dulci 
Lesi Ls pa US Wil 9 SI elada Bglao JL (ssi CIK) ly uls 

SAI 99 bad ON Aga 0 gl Gatidl TNI gd plg INI iga yo SI laa! R02 yo SI (SNI Lung da3) 
YAN Sop. dis SNI Ca gd Wbalg DL EM Cu 9D dd AW SNI 689 83 LI Aga 0 gl NU 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/778184648871012/ 
www.fb.com/notes/933277700028372 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2842 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4013. WANITA BOLEH MENYATAKAN CINTA KEPADA 


LAKI-LAKI UNTUK DINIKAHI 
PERTANYAAN : 


2 Fathima Muslimah 
Assalamu'alykum wr wb. Mau tanya bolehkah seorang perempuan memberi tahu kepada seorang 
laki-laki bahwasanya perempuan itu mencintainya....?? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa alaykumussalaam... Tidak apa apa mba, bahkan sunnah jika yang mau dilamar oleh mba 
adalah laki laki soleh, seperti kisah seorang perempuan yang melamar rasulullah. Tapi yang pasti 
bukan untuk pacaran, tapi untuk menikah . 


cela Hyail JB Lal dual od109 yui Sic CS JB gulull uli Cagaw :JB 29550 lias AI Mc up ade lisa 
Cia CB Sala yu Sl II Iga L 1 elastis le S5 cakug ale Al oluo Al Jaw dl iso 
ale v3 plg le JII Iu sll 99 KL) celi 45 Hd JG bil gxalg bil gus del JS Lo “sel 

O1Y Skull olg ». Las, 


Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, Telah menceritakan kepada kami Marhum bin 
Abdul Aziz bin Mihran, ia berkata: 

Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki 
anak wanita. Anas berkata : "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau". Wanita itu berkata : "Wahai Rasulullah, 
adakah Anda berhasrat padaku? lalu anak wanita Anas pun berkomentar : Alangkah sedikitnya 
rasa malunya, Anas berkata : "Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau". 


TTV yo Va dlu wW Skull aj. 


d599 Hal Ud lgi 5 dy sig Alai Ja JI ae Lewis BL ll LS 52 A8 "gali JB, 
well Jlo3 yo dual gl 13 Ha gkoldg. 


| | NY yo Te 2S) isoc. 

lal Ja JI le Less Bl ll US JOS Ulu 89 Ob Isa HI (Ala Is JI ale Laws BL ll 16. LL 
v9 bossiiuul alg lo UJI ola sud) Lesi dad III A18 33 And gal Seal Ale lal JS can DJ Us) 
Ilall Ja lai lal A0 5195 989 «49 dnoguos db Call, 


? Masaji Antoro 
PENAWARAN DIRI SEORANG WANITA PADA PRIA IDAMAN 


ad Ghe) Ayo JSI ade Ld ol all 4256 3-3. dll JAS ale Led lal LA E -U « 
ale Jr IS Ji «SIS 3 Yale dolac Y3 « wall Iko yo d3 gl B5i9 Aoa gl Ae589 an Ll 
lekas 


Boleh hukumnya wanita menawarkan dirinya atau memberitahukan perasaan cintanya pada 
seorang pria karena mendamba keshalihannya, keutamaannya, keilmuannya, kemuliaannya atau 
apapun yang berkaitan dengan keagamaan. Yang demikian tidaklah merendahkan martabat 
seorang wanita namun justru menunjukkan keutamaannya (karena dia mementingkan sisi agama). 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2845 ) 


Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 30/50. Wallaahu a'lam. (DA) 


Baca juga link : 
www.fb.com/notes/747112235311587 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/936255566397252 
www.fb.com/groups/piss.ktb/932301456792663/ 


4016. TERNYATA BERPAHALA MENJODOHKAN 


SESEORANG ? 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Alsamarony 
Mau tanya, katanya orang yang berjasa menjodohkan laki-laki & perempuan bujang sehingga 
menjadi suami istri yang sah pahalanya setara dengan membangun masjid benarkah itu? 
ibarotnya mana? catatan : sampai sekarang saya masih penasaran belum ketemu ibarotnya 
suwun atas tanggapannya. 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 
Wa alaykumussalaam.. Pahala Buat yang nyomblangin perjodohan 
- Al maudhu'at al-Kubro Li ibnil Jauzi : 


a30 3-0 


Meme Sa an Pele aa ba gi 
v3 dna gal Us. daku yul L£ « Sd ll S4 Hd yul Cal VSS £ ya wul Ep SSI LiSS  Selhasll 
Jl WA go CA sis oi Libas Jalug Ale Al alo ll Jay lbs dbs sal! NG oya :" 


36 ll ale 3 « US lagii G3 SB Ul Sih Just 9 os H3 « Al oa al dis ie 


Ul lo Ml Jaw JE € 91590 Cas | . "AS Ob G0 5315 HL doll 209 dal LL Ul JS3 
Jago bola 3 Bole . Alug ale . 


Barangsiapa yang ikut mempertemukan dua orang dalam pernikahan, hingga Allah 
mengumpulkan keduanya (dalam pernikahan). Maka Allah memberikan padanya, untuk setiap 
langkah kakinya, untuk setiap kalimat yang diucapkannya dalam hal tersebut laksana ibadah 
dalam setahun, yang siangnya digunakan puasa dan malamnya dengan giyamul lail. 


- Tanzihatus Syari'atil Marfu'ah : 
3. Alang ale AU lo « al Iso, ibis Abs 5: ale ola “Boh wal S3  (esb oo Lyon) 


Ta eri Gl el oli Aa» di Si db goa da as ab 
dub (Sysall ul). H3 00 00 d5 Ab doll 297 dal, OA Ul Ul ade ts 4 36 $ lagiw 
sil Id gol 49 JB al yudi ye doniall 48 Las (cl ) «Jean : Jlb9 « Sg soal dlgw Ly Role 
Rol ye Sal eliS9 1 35 cal BII JB « del dllei ala « adl US uas up Renll 33 Jb 453 
Haag lo GsaJI M050 4 d051 3 wc. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2846 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 

Pahala bagi orang yang menjodohkan dan menikahkan kami, tidak menemukan teks hadist yang 
anda maksud, akan tetapi, pahala yang tertera di teks hadist cuman ini, dinugil dari kitab al hawi lil 
fatawi imam suyuti : 


21360gall silug Ul A9 gnwla Jgnddlg Cudallg usil paleg all 99 Sola Sol : MUSI 

| : | abg SI sal 0g K0 JI M0 adl Ja : gal 

all B5) lagiy Z025 Nb dl ol R09 53 99 Ltin 0) : JB akug Ul Al Kalo wuill ye Bd ul uc 
Las JSI dolS gl adas dg J0 J US9 Lg3lg 53 yo 258 88 8 sol JS call 2 NI yo dl sol Hk 
Doli plug lela al dis Bobo ES 38) 


Diriwayatkan dari abi hurairah dari nabi, beliau bersabda : barang siapa yang berjalan, 
mempertemukan seseorang pada wanita halal yang mana hendak mengumpulkan (menikahkan) 
keduanya, maka allah akan memberi rizgi padanya seribu bidadari. Dan setiap bidadari berada di 
istana yang terbuat dari mutiara dan yagut, untuk setiap langkah kakinya dan kalimat yang 
diucapkannya (ketika hendak menjodohkan, menikahkan) ditulis baginya pahala ibadah setahun 
yang malamnya digunakan untuk giyamul lail sedangkan siangnya digunakan untuk berpuasa. 


? Mas Hamzah 
Lihat Hadits riwayat ibnu majah 1965 : 


gal GE JSI gal GE H3 gal Uh Saya GE Sa Gi Halo USS s4S) Gi Hold UAS Jas Gp Alun USS 
SE 93 wb oa ga Ol dell uas Lg alas dl All calo all Isa JB JB 3 


Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar , telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah 
bin Yahya , telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari 
Abul Khair dari Abu Ruhm ia berkata,“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda:“Sebaik- 
baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan perempuan) dalam 
pernikahan.” (HR Ibnu Majah). Wallaahu a'lam (DA). 


LINK ASAL : 

www.fb.com/notes/936265206396288 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/934028786619930 

4219. MEMILIH HARI UNTUK MELAMAR WANITA 
PERTANYAAN : 


2 Jasmail Jeep 
Titipan soal : Assalamualaikum Wr Wb. Kalau nglamar perempuan itu hari apa yang baik ? 


JAWABAN : 


2 Cinta Ku Pada Mu 
Wa'alaykumussalaam... harinya ahad, senin, kamis dan jum'at pagi, atau setelah dhuhur di kitab 
manba'usulul hikam halaman 8 bab waktu yang baik untuk melakukan perbuatan yang baik 


2 Erlangga As Sumatrani 
Hari jumat pagi karena penghulu segala hari dan paling mulia hari sebagaimana hadits dalam kitab 
lanatut tholibin. Wallahu a'lam. (DA) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2847 ) 


SI USS uulg SI oles Jal J989 ldruwg pbdI Goal VA Isani a91 89 UIS V9 (SI ( dgoall agy9 V3 ) 
Sd all 233 ul ag SI (Jl 39 dpi) Sio dies la) 99 ON do Bell SI ole Jal 
28 Oi lo deg ale Jlalla Land Jlgis 99 A29 dc Jan « Ul omug Su JS « vla J39 Jlaw 
abal US dil eSlg 08 Ing Slot 98 akwg de AI codao AI Jom inai JB lis WI ud, duile 
sda, yo dc») G9 io dnic 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/945480165474792 
www.fb.com/notes/958179960871479 


4488. BAGAIMANA HUKUM MEMBATALKAN KHITBAH 


(LAMARAN) ? 
PERTANYAAN : 


? Akbar Fadilah 
Bagaimaana hukumnya membatalkan khitbah (tidak jadi nikah) ? 


JAWABAN : 


2 Kang Dul 
Boleh.. sebab khitbah itu bukan akad yang mengikat tetapi janji menikahi. Lihat kitab fighul islamy 
wa adillatuh, Maktabah Shamela : 


plg Anlaal ye Joan. pie CBN : 
Permasalahan ke 13 " Membatalkan khithbah dan konsekuensinya " 
dalaa! ye Jigna) An gladi! gl CalalaN olesi FSI el) jam alah deg GA Laila « Lal) Cal Adaa Ul Ch 


Melihat bahwasanya khithbah itu belum bisa dinamakan akad nikah (Zuwaj), dan itu hanya 
sebatas janji akan menilah, maka menurut mayoritas ulama, bagi si pria pelamar dan wanita yang 
dilamar boleh untuk berpaling dari lamarannya (membatalkan). 


Via Lal In agama Uso HN Ula ,Y Ula 

Sebab belum ada akad sama sekali, sehingga tidak ada kewajiban dan kesanggupan (untuk tetap 
meneruskan). 

Soy alah Taat NY at ia Taaaual gen IY Ia yg j3 Ig mala siang ma jlels Ia yeh Una gta 5 jlaA UA13, 

Hanya saja dianjurkan sebagai bentuk etika bagi salah satunya untuk tidak merusak janjinya 


kecuali memang ada darurat atau keadaan mendesak. (Demikian itu) guna menjaga kehormatan 
keluarga dan kemuliaan si wanitanya. 


Sebaiknya disaat memutuskan (pembatalan lamaran) atas wanita yang telah dilamarnya ini 
dengan menggunakan alasan-alasan nyata yang tidak dibuat-buat, bukan karena hanya mengikuti 
hawa nafsu atau tanpa ada sebab yang bisa diterima akal. 


ac gl gl agall Giat yA Algac OY foelit GAP aje ye CalalNI Jing Da 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2848 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sehingga bagi si pemalar sebaiknya tidak berpaling dari tujuan melamar yang telah ia kehendaki, 
sebab dengan berpaling ini ia dianggap telah merusak janji-janjinya. 


ey os SA kian 8 Ka 3 II) 3 sha Si As 


Namun bila ada sebab yang jelas yang mengharuskan ia berpaling dari tujuannya (membatalkan 
lamaran), maka secara syara' dan urf dianggap bagus bila ia segera berpaling (membatalkan 
lamaran). 


AJ UM Sally 1 gl gal dlupa | Manga Sl cam | Naagle /34: 17 J 
AJ Oke Wala gala 1 4 Wwnsigl Io sil Lay lisa lutnary So Uas: Dag JA ata « JA IS gexiae glagi JSI litaiia « 
Jalal 3 yyaSa « genlagi kamal Sa ig paSa y ASa Litule Uslar Is 5 p 


Hukum merusak lamaran dan akibatnya 


Y ai yiB el itu Wala Is iyaa ala Ia sma JL, 
BH G ai $ 3) ee: 


Rusaknya lamaran ini tidak berakibat apa-apa selama tidak ada akad-akadan sebelumnya. 


sak sal Saad Ulat sar) ag) 1 SMA Io aa a06 angle ISley Slisal Ja MUSI Ia sawuiglSL 


Sedang apa-apa yang telah diberikan oleh si pelamar kepada wanita yang dilamarnya, seperti 
mas kawin persiapan, itu diperbolehkan bagi si pelamar untuk memintanya lagi, baik barangnya 
masih ada, sudah hilang atau sudah rusak. 


BAL MN | Wate NE 3 yaa ALA NU Slop Bira 6 gadi Ny Sl salak Sl man Kla ye say ai NS Unta Ig Lay alan 


War 4 gal ig ola 


Bila sudah hilang dan rusak, maka ia boleh minta nominal harganya bila barang yang dulu ia 
berikan berupa Mutagawwam (barang yang hitungannya menggunakan nominal harga), dan minta 
ganti barang serupa bila yang dulu diberikan adalah Mitsliy (barang yang hitungannya dengan 
ditimbang atau ditakar, misal beras, dll). Baik pembatalannya itu berasal dari pihak laki-laki 
pelamar atau dari pihak wanita yang dilamar. Ini adalah ketentuan hukum yang telah disepakati 
para ulama'. (Terj. oleh Muh. Harsandi Kudung Kanthil). 


2 Hakam Ahmed El-Chudrie 
Akibat Hukum Peminangan. Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan 
menikah. Oleh sebab itu, peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad 
dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh salah satu pihak. 


Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan: 


1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan 
peminangan 

2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik 
sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan 
dan saling menghargai. 


Akan tetapi, menurut Wahbah Zuhaily bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab 
dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. Allah Swt berfirman dalam surat 
al-Isra' ayat 34 : 


Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai per-tanggung-jawabannya. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2849 ) 


Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah 
diucapkan dengan penuh tanggung-jawab. Walaupun dalam hal peminangan yang status 
hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
salah satu pihak, maka seseorang tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya alasan- 
alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik (dibenarkan syara). 


2 Ghufron Bkl 
Bila tanpa alasan yang jelas hukumnya makruh membatalkan khitbah : 


os ea) anal 4 (il JO, (Na) LE ALI 00 Ega wall (Wo, A9 ) 
ae gllg lelen 99 Akil 9 Lesti bold XI Ld USB M9) KAI agdy yac Sic MN Rupa (KO ALAN 
Jail uc ES JI segi XI yo A3 lal leiog dio E 9S JI (0) 0010 (YSS D3) Eli S8 Leolio 
las NU J Ibu Ai dala pol 0S aka dau Gl YA pu do (20 110 


http://library.islamweb.net/Newlibrary/display. book.php?flag-1&bk. no-16&1D-6832 


| Jia 

wo Bo lo») al.lg leale ata Juno lg Ledlduo poto Le) gS2g lain L39 dau) Slim Elg Jl sLI Ja, 
Bo lor, 5920 Je. Mio ld BO lo», US Lsiio Lag jo dis El9 JL doa Ja mi dl Cus seal 
dio cuma Ud al La dio 


Sa 
Jsitaal 59 AKU seal al de Tnosall JS OLS 504 Boladh yi Gol Satig . Jldaull IS ole Lali 
vas Jgsell blg s3 lagio JS us d 9189 Olbuk Koo Sic el jal Ugw dasi Bel )3 509 
dd d 218 WS Ul lada Jga8 gl Lela asu gl9 dio Labu ju S9c gal bol 5) usul duglosalg sgala 
(an elaK al eU: 


islamport.com/w/ftw/Web/432/229.htm 


H3NI Solid - doll dc gw gol 

ade daibll isl,3 ol Yutikuo Elo Jb scadl -1 2 1917 puotisu 24 - ds 28 1335 daall (S3 7. Untu Son 
pai gg lg dial 0d K9 SA») II yo JSI -2. Lel9 5 lagio IS y3Y N Kou SAS Lg ea 
Kao gl jai Ja lai US ul Lus 2g0 Gil ade R33 bo ala yisul bl -3. am gl ll JS 2859 Lligd 
9... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1050569581632516 


4493. UMUR SAYYIDAH FATIMAH MENIKAH DAN UMUR 


IDEAL MENIKAH BAGI WANITA 
PERTANYAAN : 


2 Rani 

Assalamu'alaikum. Maaf saya ingin bertanya : 

1. Dalam islam usia ideal bagi wanita untuk menikah itu di usia berapakah ? 

2. Sayyidah Fathimah azzahra ketika menikah itu di usia berapakah ? 

3. Pernah mendengar seperti ini berkahnya seorang wanita dilihat dari cepat tidaknya dia 
menikah, apakah maksud kalimat tsb ? Matur terimakasih untuk yang mau menjawab maaf 
pertanyaannya rombongan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2850 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Wa'alaikumussalam. Berikut jawaban masing-masing pertanyaan : 


1. Dalam islam usia ideal bagi wanita untuk menikah itu di usia berapakah ? 
Terjadi perbedaan di antara ulama : 

1. Ada yang tidak membatasi umur dalam absahnya sebuah pernikahan seperti halnya Ulama 
Madzhab Arba'ah bahkan Imam Mundzir berpendapat sudah menjadi IJMA ULAMA 
(kesepakan) menikahkan perempuan yang masih kecilpun boleh. 

2. Sebagian ulama sebagaimana Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-Ashom dan 'Utsman Albatty 
membatasi absahnya sebuah pernikahan dengan batasan usia bila sudah baligh (dewasa). 


1 5x0 Bull 0 3adl yo Aa 
pasal 29 Oil AI spon) will « ulaie9 mil S3 galg do ya cal Su usg lol Jodi Casual 
ini Tgl Sa Ad Sal Jd mgjill ss 93 (/6elill) (AKI Ig ISI iis) des Agil lala ci dutuallg 
BII lol. 99 dag yoll JUAL Nas duel 95 y92u Ul aya val S9 CSI sll lagu da5 N LNG 
Jasdl9 Call Fal9 JI Ss selain 9g0o bo isi Ala (1) Egauio 949 899 ISlo “8lu sio Jols sesali 

| usal9 uewall A9, douu Lo). 

m5 slg2 ale Ela! Dial ya meal Ja Asu YI Kado doil agio »9gonll JS yua lol : euall 
sil Los le Idr 9 2S yo 3 yel 


Idealnya... yang penting siap berkeluarga... 


2. Sayyidah Fathimah azzahra ketika menikah itu di usia berapakah ? Dalam beberapa 
keterangan, beliau menikah saat berumur 18 tahun. 


A83 Sl cua) Ways SUlaeA Up je pa, UM ciel sk, UUA gala ol, lugl ciadl 5) sagl 

OS Ae Ur yeS Un Ama en AI ne Si BAN PA Na ae na 
ka BU 5 Ka, 2 ts Jen Ala sa pas IA No Wa ola pala A5 pa md ia Ily, (IL, AA cela pulas Mia 
audi ig ye PA BN ah Sana sah aga Hi Sele, S5 Ia, 5 Lah PA, 

sila lela 


Sayyidah Fathimah kawin dengan sayyidina Aliy Bin Abi Thalib pada pada bulan Dzul @o'dah 
tahun kedua setelah perang badar : 


glg Bill up atuall sslg sala yubuo 309 lag le dl oo al ac gl 2 calb yo ole 
Haji il isu NG elu Yo LuiS Rei sb OLS. ic Al 3, lb yul 1 de US Ker Jl sal 
al Aiu Sant Cile Ul 2058 US AG e.ill 9d ala 9g Ss13 Ul 93 Uaiu B5 Ul SI sluill yo Lu 
ul api 9 Aelondlg dual Jal ic Cuig .le3b gl Lgigo 305 A95 Gawi ad elh as UB “Gilb 

Ju desasale sa yo LA 2 UB wol dedi JA: 


cai lgolg salug Aule dil ialus Sam0 wudl lab S9 dabols “1 ? Layla ac dil yua, dils35 lal 
sil Cats say (IS Ali ulas, Sl 225 HAL cus 9g las dll gn3, sit dl dnas 
disal Ji lgic dll ud) da3 cNlg 389 -lgio 5 98 euill Bd CS 389 ceduullg DJI le Al cal, 
89 Kay dndigol Anil dina! 3ey rail S3 gu 93 Ag53 Al AS Alb yul ey me kns51 Ul US9 Jili 
399 d39 ce Wil Cg dsilig desi 9 diy9g Boko LS Lil Leic WI 915, leilino adl yo US 
SKI Lan PD ci Cidl yo Casl9g “logule dll 9nd) Kawali Gaal! :la algll ya cai all 3, 
SI ass al leisls, 


Dalam sebuah hadits disebutkan : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2851 ) 


Ul adao Ml Igasy Cai Fobb Illb yul » Wc a35 "JB Agil 0S MS Ly JS Ly a20 Ly Ul Mc uc 
dab 89 «aU yo 425 0 Les UU Kail dawosu dinda aku We AI alad gw mdi0 X0 US 93 alwg le 
| dim doiac polos UM wc lp Hu pg. 

d239 as adil dia 0 « Wp3 gl « Sagill (S3 93 Illb yul ux ole ale Las sig Juli Casual Ji da 90 


Pan 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?ID-142&bk. no-60&flag-1 


3. Pernah mendengar seperti ini berkahnya seorang wanita dilihat dari cepat tidaknya dia 
menikah, apakah maksud kalimat tersebut ? Dalam sebuah hadits diriwayatkan : 


(iluo A53 Hb soi Jaga SL ya 0 
“Di antara berkahnya seorang wanita, memudahkan urusan (nikah)nya, dan sedikit maharnya “. 
(HR. Ahmad dalam Al-Musnad (24651), Al-Hakim dalam Al-Mustadrok (2739), Al-Baihagiy dalam 


Al-Kubro (14135), Ibnu Hibban dalam Shohih-nya (4095), Al-Bazzar dalam Al-Musnad (3/158), 
Ath-Thobroniy dalam Ash-Shoghir (469). 


Wis «gu SS yag ku Sos oeull Ja as Ly Sao UnaSI (€350 Luas 
oluo Al Jowo dd JB: WB , dil UP 4 92 GG « pil up lin LE “di j dal ye | D9 ul 
lenii Yo 1 Saus Yo Jadi Li9 : 8955 JB « " Ieilino A39 « duel Jagad Si all 01 Yo": alug ale Al 

Bb 


http://library.islamweb.net/hadith/display. hbook.php?bk. no-454&hid-4185&pid-271505 
MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Ahmada Subhana, Kang Dul 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1049197701769704/ 
www.fb.com/notes/1056309061058568 


AKAD NIKAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad 
nikah. 


0082. Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain Tapi Ikut Hadir 
PERTANYAAN : 


Abu Uvi 


Bagaimana hukumnya mewakilkan wali nikah kepada orang lain, sedangkan walinya hadir di 
waktu akad ...??? Bagimana kaitannya dengan keterangan yang ada di kitab kifayatu al-akhyar, 
ktanya ga sah, gmn??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Asalkan kehadiran wali nikah setelah tawkil (mewakilkan pada orang lain) tidak menjadi saksi 
dalam pernikahan tersebut maka tidak masalah, tapi kalau kehadirannya sekaligus menjadi saksi 
pernikahan setelah dia tawkil maka bisa mengakibatkan akad pernikahan tersebut TIDAK SAH. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2852 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bala OS YG aa Cena MY mam dadali US Al aa mag aa Goo ia FI SI IS ala 


"Seandainya seorang ayah atau saudara mewakilkan pada orang lain dalam melaksanakan akad 
(nikah), dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi (rangkap fungsi : sebagai orang yang 
mewakilkan sekaligus juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah karena ia di tentukan sebagai 
(pelaku) akad bukan sebagai saksi" (Hasyiyah al-Bajuri 11/102) 


Berarti keterangan yang terdapat dalam kitab Kifaayah al-akhyaar diartikan bila si wali nikah yang 
mewakilkan dan hadir adalah juga menjadi saksi (rangkap jabatan) dengan mengacu pada redaksi 
yang ada dalam kita-kitab figih yang lain di antaranya : 


IS ee da IN IS ab IN JI IS ot isa 
II BU IS YES md IS Aing d3 
Kifaayah al-akhyaar 1/358 
Coba kita bandingkan dengan redaksi dalam kitab lain seperti : 
baal O SU DG Akal Erat UV maid Gedals US 
(Hasyiyah al-Bajuri 11/102) 
923 daily bala ni S3 may DS ISI OY mama V lala JJ mag andy manga dal IS Is Ulun 
Fataawy Ibnu Sholaah 11/653 


BY 3d Unata s9 adil old 3 any DB 5S Olah aa yg Senin!) mad) amadl UaeaLadi bg Uya AS FK, 


PI ig Ig osn €y LS 

Iynaa Li assyarbiiny 11/411 

SSI ya Ig OS 2S niw IS ON (Miley 1 day. 

Kana OB Jie Jp 0Y ma Yap (AI ebay Ap aan ISS (Sy ap. 

Tuhfah Alhabiib IV/135, 

BO ai AA BU PU Sllaa LAU Ia UNI SU 4 ola ONSU, maa Un SA ID 
Sa TA pe EN GIE Ab NA S5 

Tuhfah almuhtaaj XXVIII1/379 

ata OB Ate Pi $ mi UAP (PU Ka AL) dh. 

Hasyiyah Bujairomi X/149 


ABU IS II OY oya Akan | J9 jg laals 0G OB Jile Jp last Ul, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2853 


Roudhotut Thoolibiin Vii/46 


BY ya Olgerl aga JP yag Ja OI NB Aale dg 0 mam AN aa rig MSI Gor! PIL IIS ja 
V8 Va mao Wa ya IS pia JW Sis 


Fath almuiin 111/299 


0092. Nikah Via Telephone 
PERTANYAAN : 


Intasari Habibi 


Assalamu'alaikum Ustadz.. Mau tanya apakah sah jika sebuah perkawinan terjadi lewat telpon,, 
dan disaksikan Orang tua/wali hakim.. Itu terjadi karena jarak yang berjauhan., pantaskah disebut 
suami istri.. Terimakasih.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum Salam. Tidak sah, ibarot yang mengatakan tidak sah banyak, bisa dilihat diHasyiah 
Bujairomi ala Khotib/ 111/285-287 DAN Tuhfatul Muhtaj /VII /227, dil. 


Aisyah InsyAllah Syahidah 


Tidak sah menurut mayoritas ulama, salah satunya Imam Tagiyyudin dalam kitabnya Kifayatul 
Akhyar 11/5 


-. 


0 0. PN Oce w - 3 3 $ 9 0. w 3-09 4 
Jas Suaka aj d3 kap oya CK Alis Ron db Ata (AA): 


Dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang (dalam satu tempat) : wali, 
calon pengantin dan dua orang saksi yang adil. 


LB Lan GAS SO HI Pong dy BSN Gal anal, dy Sandi) pdl) mad Gekaladi bg pb ya AS Flag 


-. 


"00 - 9 “ 03 
Ao DA 2 OY Alb 3. 


Mendengar, melihat dan (dlobith) membenarkan adalah bagian dari syarat diperkenankannya dua 
orang saksi. (pernyataan penyusun 'wa al diobthu) maksudnya lafadz (pengucapan) dari wali 
pengantin putri dan pengantin pria, maka tidaklah cukup mendengar lafadz (perkataan) mereka 
berdua dikegelapan, karena suara itu (mengandung) keserupaan). | Tuhfatul Habib ala Syarhil 
Khatib 111/335 . 


0152. Mengikuti Daud Ad-Dzohiri Nikah Tanpa Wali Dan 
Saksi ? 

PERNYATAAN : 

Ghufron Bkl 


Adakah yang memperbolehkan mengikuti pendpatnya IMAM DAUD ADDHOHIRI mengenai 
menikah tanpa wali dan saksi-saksi ? Syukron atas pencerahannya... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2854 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Saya coba lampirkan beberapa ibarot, yang mudah-mudahan nyambung... 


AAA pala 4 Sd) Oli Gy2 Sad dan Ja Ca Cal Ra ISI ab AAL Y El Je PNY! jl JS 
IN Ol pan) Sand Oren Gg Ka got Heh RI dl Unpyd! Tee LAS € Jay Sgp gif dil Uu Lea 
Hilal pad KS 3 Jala! IP age telat Of pb 4 Gak amal elo Laley € pad Hadi uya Lelah ya OLS Oly € -ede 

Abay Pa 


Intinya... Tidak boleh taglid selain kepada imam yang empat. Bahkan larangan taglid kepada 


selain imam madzhab yang empat itu hingga untuk amal sendiri, apalagi untuk fatwa. Sebenarnya 
masih banyak ulama mujtahid muthlag di luar imam yang empat, seperti Imam Sufyan Ats-tsaury, 


Imam Allaits, Imam Ishag bin Rohawaih, Imam Ibnu Jarir, Imam Zaid bin Ali bin Alhusain, 


termasuk Imam Dawud Azh-Zhohiry. Kesemuanya termasuk ahlus sunnah wal jama'ah. | Bughyah 


AIIg Ri Ody EL SUL Olowat oya HARI Lan yang RAY ) pgn ( Asladely Aini Jual cal) Akadil ada 3 Jasa 
ABI Ja Say 


Larangan taglid seperti di atas bukan karena kapasitas para imam yang bersangkutan, melainkan 
dikarenakan sistim kodifikasi yang diragukan, dan hal itu akibat dari tasahul para pengikutnya 
dalam men-tahrir (memperbaiki/memeriksa) madzh-habnya. | Al-Fargu Bainaffirog J. 


Jatah! JyRiI de UJI Ae dal toong Lagi Je TN Be ag Oi Ny Ia Ih TSI Doo Alas 3 Y 


Nikah dengan tanpa wali tanpa saksi dengan taglid kepada figih madzhab dawud azh-zhofiri 


hukumnya tidak boleh, bahkan termasuk zina... | Fatawa ibnu hajar alhaitsami |. Demikian, mohon 
koreksi... 


2538. SYARAT-SYARAT MENJADI SAKSI NIKAH 


PERTANYAAN : 


2 Opick Syahreza 
Assalamu'alaikummau tanya maring ustd / ustdzh piss-ktb 


1. Apakah boleh/sah orang pasik menjadi saksi nikah atau saksi lainya.. 


2. Yang dimaksud orang fasik bagaimana...? Wasalamaulaikum mohon penjelasannya kang ust 
brojol kg ust sunde pati dan lainya... 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 


Persaksian tidak diterima kecuali dari orang yang jelas 'adalah'/tidak fasignya , jika godli/hakim 


mengetahui akan kefasikan saksi maka kesaksiannya ditolak. 


Fathul @orib kitabul agdliyah : 


OP sajalah») Akad Bp jl diolada Jas AalilI Ulas ol Se Uh Kalla Lah) sah Si (UR NI OI Jb V3) 
AAA oa AN Ja Jae (de Aga SAI O) dala ea JP ASI 3 AA Yg ASI Aa Hb did Yy Ito Su | 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2855 ) 


S3 by Bolaali pakey Alkali oya dala Lg je (SN ping das dil agaly 2 dgid cadang op Jie Agu ya 


Syarat-syarat saksi ada 5 yang harus dipenuhi semua : 
1. Islam 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Merdeka 

5. 'Adalah/tidak fasig 


Fathul Gorib : 


(Ibas adi Ad Tamat) gabut CSI (oh VI Sole Jis Va) Lam bag 3 (hash: 
Co) Ula jg yoo Bali Jadi D6 MAN GI Go) ASI pelana Cde AIS Boles Jais YG Hiadlh J3 (AYI Lani 
Op MEA ai Lam OS US ea) Bold Jadt YG GOL 3 WI) BL G) 0g Sole Jis YG (Jill) SU 
Rol JAS IN ASIN BII oya if Gadai 3 AKA Leg Sana pl RS ng (AAN) aa, 
Syarat 'adalah / tidak fasig ada 5 juga : 
1. Menjauhi dosa-dosa besar 
2. Tidak melanggengkan melakukan dosa kecil 
3. Selamat sarirohnya yakni agidahnya dari bid'ah agidah 


4. Bisa mengendalikan emsinya 
5. Menjaga muruahnya/harga dirinya 


Ji DG Ha op JS SI (SUSU Lean) Jl (OS Oh) Lau 2g id Randy Gam Ujang B9 EL yak Uda) 
ra Bol Jas JB MAAN ja Jai le pan s3) Jaa OA Ot BEI La ak Gak Jay UJI To elo ol 
Gems al JAS Jian Bole Jadi V8 Haa (ST Ga andi pekan) Jai 0 Of LI DV ali Io AA ALS as) Uas 

IA uya Gatal Jai katak Gam Yg PSU V SAN UI dalem OLS GI, tadi Ki JU tassaka 
IIS Aan jay olah) IPB OP NIS OB led gi aye ISI mpe Bole pp Bh pay Uealad Jadi 6 Filed! 
Jie aja Y oya Boleh Jadi DG (email! Jis Uyalap Famili jam B9 (aa Op) Jadi oU EY Kolen ola 

MB Fail Ag dika Ba nas slah oya Ulat GAS Ola YI GIE Be N9 (alta nga de Url) Judi 0G Of may Lemah 

PAS Boga S3 UP SUS Ag Tale V9 BI AN NAN SAS 3 yadl DER AS Aiegya Y oya Galah Judi. 


LINK DISKSUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/589795154376630 


0164. Saksi Nikah Haruskah Ngerti Bahasa Arab 
PERTANYAAN : 
Kang Din Hasan Bani 


Assalamu'alaikum, nderek tangklet,apakah orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus 
faham bahasa arab bila acara ijab gobul memakai bhs arab?? Maturnuwun 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2856 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(IS Ga ya JS ed Ol Ranah aon JL PI ol Ida 2) 
Kabel pl Lagi SA gua YAN dai 
Fathul mu'in 


Sedang menerangkan aturan SHIGHOT dalam akad nikah... diperbolehkan akad nikah dengan 
menggunakan bahasa 'ajam (bukan bahasa arab), baik satu bahasa yang sama atau dengan 
bahsa berbeda. Ketika bahasa pengantar akad dengan dua bahasa berbeda, maka masing- 
masing disyaratkan memahami maksud dari redaksi bahasa itu. 


AI de Cumi ld Ol ean ala jl Can) UM OLIYI Akag OLS Ol #Laliat LA pol, Laka A83 yag Ob 


Ketika bahasa pengantar berbeda, dan pemahaman terhadap redaksi bahasa itu lewat TSIAOH 
(penterjemah terpercaya), maka PEMBERIAN pemahamannya itu disyaratkan harus sebelum 
akad, atau ketika akad berlangsung hanya saja jeda penterjemah antara ijab dan gobul tidak 
terlalu lama. 


Bahkan bila memahaminya terjadi setelah akad, maka akadnya dihukumi tidak sah (diulang). 
Lust UhAalII Lgagdy CET IS de Blora (OlAAI, 2,3) 
Kalimat “asy-syaahidaani” bertaut ke kalimat “kullu” yang ada sebelumnya, yang maksudnya... 
termasuk dua saksi pun harus memahami redaksi ijab Kabul. 
Ga Lot Ag Coal LS — AP JUESYI Ga 3 Opal BUIL Aliay YG Ka yA! oma an 3 Aan dl SAI, 
PAN 
Panah 


Redaksi akad dengan terjemah harus dengan redaksi yang memberi pengertian “KUMPUL" 
sebagaimana arti NIKAH dalam bahasa arab adalah KUMPUL (andai dalam suatu bahasa ajam 
NIKAH biasa diartikan yang lain... diartikan “membeli” misalnya..., maka akad dengan bahasa 
ajam tersebut jangan menggunakan kata NIKAH). Demikian fatwa syaikhunaa almuhaggig syaikh 
Az-zamzami. 

Ag IIS — ana SI dial A0 yan ya UK Bag Ja SAPI Latina Sg Y amal Aa all kanak SI sell ale J3 
aa Il UU HA lala Asa 2U ai — Ad HN al #abeaNg SU VI mb G dug — Alas Gumi Cloud. 
Bila seorang godli melakukan akad nikah dengan seorang 'ajam, godli dengan bahasa arab dan 
'ajamy dengan bahasanya sendiri, tetapi si “ajamy memahami bahwa maksud dari redaksi yang 
dilontarkan godli adalah untuk menikahkan, maka akad seperti ini dihukumi sah. Demikian 
menurut syaikhuna dan syaikh 'athiyyah. 


Dalam kitab al-irsyad dan al-minhaj dikatakan: bahwa kesalahan pelafalan bahasa arab oleh orang 
awamm tidak menjadikan rusaknya akad. 


0191. ADAKAH ULAMA YANG MEMBOLEHKAN NIKAH 
TANPA SAKSI ? 

PERTANYAAN : 

Ghufron Bkl 

Adakah yang memperboleh mengikuti pendapat IMAM DAUD ADDHOHIRI nikah Tanpa wali dan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2857 ) 


saksi ? syukron atas pencerahannya.. 
JAWABAN : 
Yupiter Jet S 
Saya coba lampirkan beberapa ibarot, yang mudah-mudahan nyambung : 
LARI pedal 4 Cp yel Gy0 ah and Jaa Ca Sl II ab AE EV el Je PNY) jl JS 
AN Opo Sah Candil Up gt Aa GAY dl Ong Te CAS 4 Jak y Ha pdl Ga Alat UU Lenong 
HE paud HS 3 Jala! If 0 ye delonsot Of ab 4 yank imakl Irlo Laley 6 adl Rast ya Lelah ya OS ly « ed 
taat 
Bughyah : Intinya...Tidak boleh taglid selain kepada imam yang empat. Bahkan larangan taglid 
kepada selain imam madzhab yang empat itu hatta untuk amal sendiri, apalagi untuk fatwa. 
Sebenarnya masih banyak ulama mujtahid muthlag di luar imam yang empat, seperti Imam Sufyan 


Ats-tsaury, Imam Allaits, Imam Ishag bin Rohawaih, Imam Ibnu Jarir, Imam Zaid bin Ali bin 
Alhusain, termasuk Imam Dawud Azh-Zhohiry. Kesemuanya termasuk ahlus sunnah wal jama'ah. 


AaIg Rim Uly AELEI SUL Oleo oya HARI Lani yang RAY ) pgn ( Aeladely Aini Jual Cal ) Akadil ada 3 Jasa 
AB Ja say 


Al-Fargu Bainalfirog : Larangan taglid seperti di atas bukan karena kapasitas para imam yang 
bersangkutan, melainkan dikarenakan sistim kodifikasi yang diragukan, dan hal itu akibat dari 
tasahul para pengikutnya dalam men-tahrir (memperbaiki/memeriksa) madzhabnya. 


Kadal Jill de UJI aon Ale teory Lapis Jl CSI 3 sedby uag Cg NY) Ia Ie II Yoga 5, 


Fatawa ibnu hajar alhaitsami : Nikah dengan tanpa wali tanpa saksi dengan taglid kepada figih 
madzhab dawud azh-zhohiri hukumnya tidak boleh, bahkan termasuk dihukumi zina. 


0344. PERNIKAHAN PASUTRI MUALLAF 
PERTANYAAN : 


Eko Andri Priyanto 


Assalamu 'alaikum. Ada suami istri muallaf...apakah keduanya harus menikah lagi secara syariat 
islam dan anak hasil sebelum mereka masuk islam apakah tergolong bernasab pada ibunya ? 


JAWABAN : 
Hafa Zubair 


Wa'alaikumussalaam. Ada hadits yang menjelaskan, bahwaa dlu ada sahabat yang brnama 
ghoilan, sebelum dia masuk islam, dia pnya istri 10, stelah masuk islam, nabi menyuruhnya untuk 
menceraikan yang 6 dan yang 4 dipertahankan, dan nabi tidak menyuruhnya untuk 
memperbaharui nikah untuk 4 wanita yang di pertahankannya. Keterangan selanjut nya 
menyusul. 


Alif Jum'an Azend 


Bila masuk islam bersamaan maka tak perlu memperbarui nikah mereka, sehingga nasab anak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2858 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka tetap pada ayahnya. Sekedar urun ibaroh kitab Subulus salam : 
Ollaku Lagi Gyis | Le Lagi Cde Lagi Long elang dy Cnakal Ol Hail Aj Me dala) Gg. 
Uas eiatil Ay pelal Oly SL IU Ball 3 Ag pelaah OP US Jyerata Gay GP Lena Aa nakal Of adl JL 
HS dl lee pal olealy . pedl 3 UNY Ale ea AI ilay Lagin BA cad. 
Cita Jaa yag BSI LA Raka! sid Pel AT Ji Ang WS) ea M3 SEP Bas Ob Kang Calo pel Jab, 


Rain ab Ball SIS U as ella jam pa pel JS Gas OY eat, 

ay Wari Grain ronda Ol GI Oa Ana yak opa tap Ay mlant Kaler Gp OP lp 2015 AB () dal YP plla 5 
Je aan ala Got Alai SUN Ola Sl Kambang Kala aa. 

KA Oy) MSI Lana ey JII SI Tn Ke AB ot Aa de Hj EA aa 3 1E Soal 0P3 
Lha ey JII HI na SA 1 PASI de ag el aa 3 HAB Lain AN 3 yeee cal OP) 
SAY Kant Aninbny Al VI Rn Il9 ant ol) KK). 

yaa Rab Any UB pama Ugal (SS Usia Tang dalah Jah Ugal OS ANY Sail 39 al only) Uya HA AI JB 
Band (S3 ya Kama Atas Angle 3 JSI de lahan! Can png AI Pm ya Re Aina ya Olidan 3 LS pala And 93 Jia 
Sit! S0 al MMS ISS Costian Alay dls Lang ola Gl Ray) Boy Ily Coin ya TS SMS la USA OS ga. 
Of sling Costa Il NG al Usia Cena lag da Lao) HS il II mu ed Il dong S3 Y sae Ju 
Lha 02 Malah pb If BSN LA Raka! 233 Jl et Kai |) BAM ain Kas is. 

HI AP Ah SE yaa Kay PNY day jp ASI Ja jam OT Jl lala Jl aka cal MS Ge laYI J3 
Ul ay HA pel BET Lea ID LB dit IS ye Sy Ki al dad ALA Gal Ay Lapis Ras Ul al erjal 
br rel eudi Hala) Gg KU pam ls 3 caala IL na). 

ASI Of ang Ay dala IN Je Aa Ale Jo SAI dal 3 Gt SU Legia BAN A8 DAY OLS j3 
A3) 3 UAs sladil Ja akal Oh Spa. 

CS MAA Il Tel pb oya Aing SAS peaad Ob A5 PI oa Ol Lela FS Ol Lali Uas caatil Ul). 

Ai Oky Aale LAU Lay pd LI) Lagi AI La conya II kont GELI OLS Ja Red ASI GILA lag obor Ant das Yy 


deNl. 


2h4S 3 pekan Uya BS ga Lain doel yg Genlah pekag Ily dala Al lan Al Sya OT lag DB Sulal Blel ay BB,AN ami Lily. 
dan Okay ENI oya Kena AA Olah 

aa Tes Talas dag AYI ye Wadan Ala pa Ol Laga SU de Urergl eng Ily Ale Il AI Go ojI BI Yy IU 
IS Yg) 1Al3 diy Ld Op AYI SJ ya YP yi She JleE ab oya POLAYL BA Joman Ul mai 
ALA 3 JI DA yag AI A3 LAS Ula d v P LSI nam. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2859 ) 


3456. STATUS PERNIKAHAN PASUTRI NON MUSLIM 


YANG MASUK ISLAM 
PERTANYAAN : 


2 Mus Tahal 
Assalaamu'alaikum,wr.wb. Mohon pencerahan. Tanya : Bagaimanakah status Hukum Pernikahan 
bagi PaSuTri non Muslim yang kemudian masuk Islam,..?? 


JAWABAN : 


? Al Murtadho 

Wa alaikum salam warohmatulloh. Pernikahannya sah dan tidak perlu mengulang nikah setelah 
menjadi muslim. Para ulama telah ijima' (sepakat) bahwa suami isteri kafir lalu masuk Islam secara 
bersama dalam satu waktu maka pernikahannya sah selama tidak ada hubungan nasab 
(keturunan) atau sepersusuan. 


Di zaman Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam sejumlah orang masuk Islam beserta isteri-isteri 
mereka dan mereka meneruskan pernikahan mereka. Apabila ada suami istri yang kemudian 
salah satu masuk Islam sementara yang lain masih beragama sebelumnya dan telah terjadi 
hubungan badan, maka (ketika salah satu masuk Islam) sang suami tidak lagi boleh melakukan 
hubungan badan dengan istrinya serta nikahnya menjadi terputus dan menggantung selama masa 
iddah. 


Masa iddahnya sama dengan iddah wanita yang ditalak. Jika Si istri atau si suami menyusul 
masuk islam sebelum masa iddah selesai maka status pernikahannnya tidak batal (tidak perlu 
nikah ulang). Namun jika dia baru menyusul masuk islam setelah masa iddah selesai maka ikatan 
pernikahan telah putus dan harus mengulang nikah yang baru. Wallohu a'lam bis showab. 


REFERENSI : 
- Al Mausw'ah al Fighiyyah juz 41 hal. 319 : 


ae ob ali S1 ol - dSllall sis J939 Ahli 9 mumuoll dc dell 9 dusinll - sesal , 9g05 UI 
RD MASA an SM ad s0 


- Mughniy al Muhtaj juz 4 hal. 326 : 


dil ola Jeli) (9 Rawas tluss3 wol cJeg) Ji Jos) (al Ic ro JUS «Sig 
alun “do igaai R01 00 JSI Aing akal yao 0469 GLS Cusolg « Powollf (4 uni) (UJI Ulas 
all sluo - UB agisSI bil ut 0 Cnll U5y NG LAI bil us ye Jl alg "IlupL - akug ale Al 
Alus ad Ul Nasa 5 Ol 2g Lo Ill sada Isl 9 NY - ahagade all alas - 229 sale ad 3l «ala ule 

les 


doillg seal Ale, bid 19651 53 3) agiy Sate N SI dagsidl meilel yo adm (Amd J9) Ob, SI Lgu! 33: 
Sula ssi (OB Ala cdi2uo Li 2589 plul Ul) 9890 (JB) saill yo dug doa) pdl gp Ad jig 
polud wi ) yu. 


JU Lido 29520 lekolg d9 Jl, lcg dnwadl Jail Jail dc d yui 98 Giaa dc LS siclg 


doa Lal 295209 Ag doyuod € sll 99 AS ale KRd9 U leil lead Sauc liSOllg agd logig Su 
Alisa Ye a33 ON Teo 2 Tenaga legal mall 3 Ieie9 dea Naas Gl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2860 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WS 49 
- Al Umm juz 5 hal. 48 : 


Saga ad Ul Jail paul gua 2 yo uwosl gl Yao Uuws20 al Umlig LS. Ula Jl US Il 

an? plals 15 Lt dsgall cus luas SI Jas yul da 0 Lis pd ISI al ud yo bls an SI gl Sula 
Ssi! alah G6 Saoll de 159390 REI doa a93 Jaa NE Elle HojI J5 389 SNI JS nj 
lagiw Fabio dnvodl basll (SI 9S lu ad lg Cal AJB ag sil Ji lagi AlNI YC 


dallaoll Hae Lgiseg bala le lg Leisl He 3ig Wei 0 lgu yo 8 yall A59 GL No Fewd Ge lasilg 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/824320324257444/ 


0581. NIKAH TANPA WALI KARENA TIDAK ADA ORANG DI 
SUATU TEMPAT 

PERTANYAAN : 

Edy Humaidi 


Tolong temen2, dewan asatidz bantu jawab pertanyaan ini. "Saya pernah membaca sinopsis film 
barat singkatnya sbb : Ada sebuah kapal pesiar yang dihempas badai di tengah laut, akhirnya 
kapal itu karam dan semua penumpang tewas dalam musibah tersebut, kecuali dua orang (laki- 
laki & perempuan ) yang terdampar di sebuah pulau yang tidak dihuni manusia, lalu keduanya 
berinteraksi saling bantu untuk meneruskan hidup, sampai akhirnya punya banyak keturunan di 
pulau tersebut. Pernyataan : 


Seandainya kasus tersebut adalah nyata, dan dialami oleh orang muslim, Bagaimana hukum 
nikah tanpa saksi & wali ? Syukron... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Boleh nikah, tapi jika suatu saat kembali bersama dan ketemu manusia banyak wajib mengulang, 
ibarotnya lupa...tapi jelas aku pernah baca ta bir tersbut. 


Ip kenang AL JB an SAS ola UN pegas lie maag Y MB SI Op IE (Ok Yy Ja MSI) 
SI Meja CS Agil ULP Ga it BTA ob 
(327 P1 38 AN oa 
Of Jala aya v, er Va sena JSI 35 Sl ap SB G3 Da Bs (Dato: d5) 
SA MAN AN HI AA Ap Aa BEN Ui Sa Sa 
SAS And Kg de Fila TA dya Sl yui) Blel ya Andi 
Keadaan yang memaksa. Setelah ketemu banyak orang ulangi nikah untuk keluar dari khilaf. 
0666. HUKUM MEMPERBAHARUI NIKAH ( TAJDID NIKAH ) 
PERTANYAAN : 
Rijal Ahmad 


Assalamualaikum, Bagaimana khabare mbah ?? maw nanya nich ....gimana hukumnya tajdidun 
nikah ? mohon di lampirkan skalian ibaratnya, thanks sebelumnya. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2861 ) 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Mengenai hukum tajdiid an-nikah (memperbaharui nikah/mbangun nikah-java- 
pent) terdapat dua pendapat ulama : 


1. Pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena di dalam membangun nikah 
terdapat unsur TAJAMMUL (memperindah) dan IHTIYAATH (kehati-hatian dari sepasang 
suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari 
dan membangun nikah menetralisir kemungkinan tersebut 


2. Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak 
akad nikah yang pertama 


Keterangan diambil dari : 
Las Je of SI AB yag Ad BS Ya SS Lani sai Uas DE SA Ot die inyo Jep LN ya Sat Ai 
IE bt PA ge Ab spa yg Lia. 


"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas agad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan 
merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan 
merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ....s/d ... sedangkan apa yang dilakukan 
suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati". 
| Tuhfah al-Muhtaaj VI1/391 J. 


SIB SAI SJ JI alba SBI 4 Gan BI JA SN AN Sana eni CI Jana Same P3, 
"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas 
kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) 


cerai/talag. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli". | Al-Anwar Li A'maal al- 
Abroor 11/1156 J. 


AI SA 3 Jl! II eta SN Gaisny BAN GOAL Sa an dag krg TS Jeng aa 


"Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar 
mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (furgoh)". | Al-Anwar Li 
A'maal al-Abroor VI1/88 |. 


BB da Laltaa Ad Jalin W3 II IL ala Uk Alis 3 yo ya Ja Aisi Als dd JUY GBI OY Leg 
JIN Ada Lead ad OmPy TSI G Ain! Sail Boleh Ol dad Ia ya Olitay pdl al JE JB of II Gea Ip GUI 
— pl JB LS Lead OUY di eialis mual CI RABI ya V3 22 oh BN 
| Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj IV/245 |. 
KEB SBY Alb yag Ad BUS, Ja JII Hana etik Gl as| USU Y Ye OU Ai Bye de raj Kla oU 
S3 BAY Jami GP 00 Ab. 
| Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajr IV/391 |. 

Wallaahu A'lamu bis Showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2862 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0886. PERNIKAHAN SEBELUM MASUK ISLAM SYAH / 
TIDAK ? 

PERTANYAAN : 

Nur Hasyim S. Anam 


(| URGENT | Dapat telp dari seorang teman yang sekarang diundang untuk menikahkan 
seseorang. Alkisah terdapatlah keluarga penganut agama animisme (suku dayak) di kalimantan. 
Dan sekarang keluarga itu sudah masuk islam semua. Pertanyaannya : 

1. Sahkah akad nikahnya sang ayah yang terjadi saat dia masih belum Islam? 

2. Kalau tidak sah siapakah yang berhak menjadi wali nikah dari putrinya yang malam ini hendak 
dinikahkan? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


PERKAWINAN MEREKA SETELAH MASUK ISLAM MASIH DIAKUI DAN SAH BILA MEMANG 
PERNIKAHAN MEREKA SAAT SEBELUM ISLAM TIDAK MELANGGAR KETENTUAN SYARIAT 
ISLAM SEPERTI SUAMI-ISTRI TUNGGAL MAHRAM 


RSI AKI pelan Of aga la Sai 3 EL AKN Tia ah AN meat ah Ta SA CE P3 Je! alah D3 
akan Ai lia Wan al And Gaia Aly Uli ASN 3 Op ga Aa LE ai MAU Ab Ya Ppt P3 
ba II IU Alba pil Kania pelan Kino 3 Ungaglasy dala UAS aa Kenalan SSS AI Iyan Jas Kalu dal 
Pang 
Bila suami masuk islam meskipun tadinya ia beragama Watsany (penyembah berhala) sedang 
istrinya wanita merdeka yang penganut agama 'ahli kitab', atau kedua-duanya masuk islam maka 
nikahnya tetap berlangsung karena : 
» Dalam masalah pertama diperbolehkannya bagi lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab (saat 
masih original), dikecualikan dengan syarat 'merdeka' adalah wanita sahaya dan dikecualikan 
wanita penganut agama 'ahli kitab' adalah wanita beragama Watsany (penyembah berhala). 
« Dalam masalah kedua berdasarkan hadits riwayat at-Tirmidzi “Bahwa seorang lelaki masuk 
agama islam kemudian istrinya dating dengan masuk islam juga, lelaki tersebut berkata “Wahai 


rasulullah ia islam bersamaku” Maka baginda Nabi mengembalikan wanita tersebut padanya, 
dan karena keduanya telah berstatus muslim. | Asnaa al-Mathoolib 111/163 |. 


Be, il F, an sn nan Goa Ws ad ob Sby so Aa Kop ikan oa Lu op 6 
nan Ta 8) 3 Sby PA Na ola : san PIA J3 seal, ala IG sya | HS AI 
Oa aa oto Haa, ne, Tya SAI AAS dya bagi ala ya Je Of JS Oa alah 
J6 wu af U , Pe: Pa Pa aa Pang OP J6 up Fa : sub P3 Sa 2 Hb 1 Ag 5) Jati 
Bila suami istri masuk islam bersamaan : 


» Bila suami tersebut tidak memiliki istri lebih dari 4 wanita dan kesemua istrinya juga ikut 
masuk islam secara bersamaan maka pernikahan mereka ditetapkan baik masuk islam mereka 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2863 ) 


setelah atau sebelum digauli 


» Bila suami tersebut memiliki istri 5 wanita dan kesemua istrinya juga ikut masuk islam secara 
bersamaan maka suami disuruh memilih 4 dari mereka baik saat pernikahan mereka dahulu 
“saat dimasa syirik) diakadi dalam satu akad nikah atau beberapa akad nikah....... dst. | Al- 
Haawy al-Kabiir 1X/652 |. 


Kikan gl Ronny GA peta Uraluah play Oia Ja HAN ab US ASI 

HASI Tong SAB Mala Y bala SL Oa OY Kian Govakuakl p£ AmSEI : (2) STW Jl OUT) seal. 
kadledI dus BU SS ISI Ul Iga SU gl gada ISI clgale O9 is Ronamenn AIA ab UST AS 5 (By yel J3 
JS API CI YUL lay Oyakaat j) dal pajhi La de pai Upload Uya SEP Ob et Ela slaal 338 Uk Ud, 
Yg CeneiS) hAiS Rip dh piag Y dil de yeadel 2 Ya Gil, Oil Ea ngo Ja AA ph CS JS Ob akad 
ale Ugyiay G0 paka! La popo 3 jypmah EMS alel, CJ elly CALAYI Anne ayal, Jl oya Oyakuahl RSI Say Ad yang 
OI au. 


(2) 422/2 2 nk oi. 
() 613/6 :egidi 195-193/3 #elbouli pke tlruu Lay 530 6506/2 : les! WI c272/2 :mladi. 
PERNIKAHAN ORANG-ORANG NON MUSLIM SELAIN KASUS MURTAD 
Apakah pernikahan non muslim sebagian mereka dengan lainnya sah atau rusak ? 


Malikiyyah : Pernikahan non muslim saat ia memasuki islam dianggap rusak karena dalam 
pernikahan islam terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dijalankan oleh mereka, maka 
pernikahan mereka tidak dapat dihukumi sah 


Mayoritas Ulama (Syafi'iyyah, Hanabilah, Hanafiyyah) : Pernikahan non muslim selain kasus 
murtad saat ia memasuki islam, atau telah memakai hokum kita (islam) tidak dianggap rusak 
bila memang keberadaan wanita yang dinikahi menrut Syafi'iyyah dan Hanabilah tergolong 
wanita yang boleh diikahi seperti bukan mahram... dst. | Al-Figh al-Islaam 1X/150 J. 


KONSEKUENSI ATAS MASUK ISLAMNYA SESEORANG 

BN Ha 
8 - Ang 07 pake le 4 Sh ca di irabuad AN sa aa Gaal AU al 

ON C3 aa MI tr RU « Sh SA ale gg Dl al, SLS Lea Fei aja 
AJ. » Gnnlui Ss 2 Las AI, « si, 
Bagi seseorang yang telah memasuki agama islam maka baginya diwajibkan menjalankan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat islam seperti aneka kewajiban, ibadah, jihad dsb 
dan baginya juga memiliki hak dan berlaku ketentuan yang sama layaknya muslim lainnya seperti 


diperkenankannya hak menjadi wilayah “aammah (pimpinan umum), memiliki hak penentu, hak 
istimewa yang bela atas muslim lainnya..... | Al-Mausuu'ah al- -Fighiyyah IV/261 |. 


bat IS By. dadi Ja Ba da Gp Dee Yg 3 JUAN Jap j3 oa dh on LA Gi 
| Sang PIA JS TAS je 
IA Ea AS H3 tea BI ALA DN EN WA DAA «ba ai SE 
| Di Ta sn k LS PE Ha ae ya Ha Se, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2864 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 O-- Io. 39 — 0 - 0.9 ag 
JP J9 A3 TSI al ai Uh 
0 - 2... -e 2.9 010 & 0 - LO -, 3 8... 9 8. 200 0 8 - Nan On Io 30” 8 
Oa JS Ia ls maret 2 kiai oya JB» Laluna TIKI BSI 5 yng V SL 6 GAES ab gl LALS Upon) OST el «BA calon 
Ga Of VER OB IG ap Ria Al IAI GI mma lali Ja aja d2 Tai 


- 


Papa -. og... o- 0. 3. -. 0. 0,3 0. Lok 0. 33 L00 233. 0 9... 
Pa sa eny AA pekat I Va SAI Ah SU Jab ag Laga OS Ol 
(39 534/7 gak. 


| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah IV/261 | 
0925. PEMAKSAAN TA'LIA NIKAH OLEH PENGHULU 
PERTANYAAN : 
Di 'en 
PEMAKSAAN TA'LIA NIKAH OLEH PENGHULU - Mungkin dikarenakan byk mempelai pria 
menolak membaca ta'lig, entah dengan alasan apa, dewasa ini byk penghulu yang hanya 
menyuruh menandantangi berkas-berkas pada surat nikah. Naasnya, karena kekurang tahuan, 
biasanya suami tidak meneliti dulu dan langsung menandatangani semuanya. Setelah beres, 
dengan entengnya si penghulu ngomong "dengan ditandatangani pernyataan ta'liy maka sama 
saja dengan membaca ta'lig..." Bagaimanakah saudara-saudara di sini memandang masalah 


tersebut ? Apakah ta'liy memang benar-benar jatuh pada kondisi seperti tersebut. Lebih afdol 
disertai ta'birnya. Terima kasih. 


JAWABAN : 
Dewi Rosita 


Perintah penghulu untuk mengucapkan ta'lig talak itu hukumnya kurang baik karena ta'lik talak itu 
sendiri hukumnya makruh.Walaupun demikian ta'lig talak itu sah artinya bila di langgar dapat jatuh 
talaknya. Lihat I'anah altholibin jilid 4 hal 310 : 


kale Syok f p3y Ca eyalal BUSUI Aale UII Lab La ya eneg Ka iAlroisil (HI oredlatanY J3) 

Parit Jb JII ebena Of SAS padi Je entilahi SNI, Hae HAB UNLR pig Jua Jalagad mara dU 
(Perkataan bahwa sumpah itu tidak terjadi) yakni bahwa terlaksananya sumpah itu dengan 2 
macam (asma khusus dan sifat Alloh)ini dari segi pelanggaran yang menyebabkan adanya 
kifarat.Adapun dari segi terjadinya sesuatu yang di sumpahkan maka tidak terbatas pada 
keduanya,namun bisa terjadi pada dengan selain keduanya.Juga seperti sumpah untuk 


memerdekakan dan mencerai yang di kaitkan dengan sesuatu hal seperti ucapan:kalau anda 
sampai masuk rumah maka anda terceraikan,atau hambaku merdekam. 


Fathul mu'in jilid 4 hal 315 : 
SAI 3 Bara Ie LA yel Ray IYP 0 K0 HI, 


Sumpah itu hukumnya makruh kecuali dalam bai'at (sumpah) jihad, menganjurkan pada kebaikan 
dan kejujuran dalam gugatan pengadilan. 


Sel Si, 
Di 'en 
Kesimpulannya : berati tanda tangan (meski bukan berupa ucapan) itu termasuk ta'lig kinayah, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2865 ) 


yang dapat jatuh jika disertai niat ya ? 
Umam Zein 


Di 'en : Benar. Tandatangan dikategorikan sama dengan tulisan, karena itu tetap termasuk talak 
kinayah meskipun isi tulisannya sharih berupa talak. 


PERNYATAAN SIGHAT TA'LIK TALAK 


Berdasarkan keputusan mentri agama RI dan tertera dalam buku nikah bahwa bagi pelaksanaan 
akad nikah dilakukan pembacaan sighat ta'lig talak dan menandatanganinya. Dalam prakteknya, 
adakalanya penghulu dan pihak mempelai pria sepakat untuk membacanya lalu 
menandatanganinya setelah pelaksanaan akad nikah, dan adapula prakteknya yang tidak 
membaca sighot ta'lik itu tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki 
bahwa ia telah membacanya. 
Pertanyaan: 
a. Apakah sighat talik talag yang tidak dibacakan tetapi dengan pernyataan yang 
ditandatangani itu otomatis terjadi sesuai dengan isinya, dan dikenai sanksi jika melanggar 
talignya? 
b. Hukum meninggalkan membaca atau menandatangani sighot ta'lik yang merupakan 
perintah Ulil Amri ? 
Jawaban: 
a. Tidak terjadi dan tidak ada konskuensi apapun. 
b. Diperbolehkan, karena aturan tersebut tidak mashlahat. 


Referensi: 
1. 23-16 : SIA ob alel 
A3 Jaka pai AS La gan mi Um jl BUSI Jl Sila) La jala SUS Ul ja dy Ant TI ae SIK 
Halo yf Gali! au Alas Usb Alai dile jl LAI o yr3 Jd Ha Yy—JG Of Il-allarnY IWI Y SKM el ma 
Ho Eiako V3 MIS oi Of LL) Utah Anatbh UBI aa kong) Op de SW ale Is lbs | ale Glen al 
AS SL paman Sy ai Mp All pas abis PL ey ON OS Gs HI bin JI LI) 
Ag Ha ENI Ga ya dg SUS SU Sik af ada obi, Ahok IP MI BL ya BLOYU SNI G mara 
Op Weao OLS ISP SNI Ag ada As DSAL Said Of Janet CS jl oa el yan Uillan Al JJ orls BUSUI SI WAS 
FS gi Ja ot tas SA bilah INI 2 Bj Ana (PI Jaka pai J3) Rel ya dg BA aa da YG RL OS 
€ SNI AU RSI Aa IL UP Jl denag Gako V9 SNI Ssi) Y OS 3 cool Jaa PBL all pas 
OLI 3 dl SY ol del, SNI dalem HL Small SP Ud SAM S3 Anda V3 SM Sel nj JB dasi 
bal BSI 3 se eh da Jab al 
2. SEN ja 91 5 pop pak Iu 
SAI BI ya yag UYy dd SU) ob abi JW SG SAS Ay ad JL ISO pUYI AA Ilernl L(D ala) 
JB LAS Ad ayal leah LG al gi lag SA bela oya OLS Of Adya 3 Ab mag Ji Yg dah IAI jer Ao yak 
iale dolan A3 OS Of olas Lag Jai Lab SIA jg eU lu JS 3 yel dlde Akh OM PIP 
Cara la pak FLY WR ALS (A3 Ganag yi Balada CNG Kaya 3 Bell Waah Jai LA US3 VI, Ubuy LAB Ker 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 2866 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Atu li og KA al el Oma Ula Lal ag al Lai PLAY ob EL dl elly Gp ey ola Al EL al Wb 
Ola! Of pay A83 DI Cg Tae Ah OY aral SG US ISI Ill Ko, SS Inelan as OS OI CAS LL Hadi, 
Ag Vettal OI A3 pp) Blend ea Tar Sai IN, Ta VI Ad el 3 pala Gale Ob ast l 
AN Syeii beian P0 Oa IS J3 on ia (YI 
1150. BOLEHKAH POLIGAMI DILAKUKAN DALAM SATU 
AKAD SEKALIGUS? 
PERTANYAAN : 
lam Alizhahab 


Assalamu'alaikum wr wb. Bolehkan poligamy dilakukan dalam 1 majlis (1 akad) sekaligus ??? 
dengan Contoh singhot gobul : @AOBILTU NIKACHAHUNNA (Ssalimah binti salim, ayu ting2 binti 
joko tong2, & juminten binti paimin) ...... -Mohon penginclongannya.Syukron 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Sementara ini saya ketemukan nikah dalam satu akad memang terdapat pada pada beberapa 
keterangan kitab, diantaranya : 
OI pelay dala Al oo 1 jpg PAN Asli ya SI PU ASIU) Is IL JAN IG (3) 
SEN) EA Joe (Ay selang SU) Ole paid elyy Loyal By Lay Surat Band pet ML) kuat A83 
Ke C1 SI ya At otg) CE ya AT SUV al Je Alona AL AI 0 AA ya Snail Je MY (LX aa 
SBU Ole alay RAY SI ed 3 (Ia) AI (AS BY. UD Ady Lah Al an el ag) aa Gan, 
Gal la de II AK Jia ih AS ob. 
Dan menikahi lima wanita tidak halal bagi pria merdeka berdasarkan firman Allah “maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat (4:3). 
Dan berdasarkan sabda Nabi pada sahabat Ghilaan setelah ia masuk islam dan ia memiliki 
sepuluh istri “Tahanlah yang empat dan ceraikan sisanya” (HR. Ibn Hibbaan dan Haakim)Dan 
tidak halal bagi pria sahaya menikahi tiga wanita karena ia separoh pria merdeka dan sesuai 
kesepakatan sahabat bahwa ia memang tidak boleh menikah lebih dari dua wanita (HR. Al- 
Baehagy). 
(Keterangan dalam satu akad) maka batal nikah pria merdeka dan pria yang melebihi ketentuan 
diatas, bila dalam satu akad maka batal secara keseluruhannya karena tidak ada keistimewaan 
hukum dari masing-masing wanita yang mereka nikahi, bila akad nikahnya secara berturut-turut 
maka batal nikah mereka pada wanita yang melebihi ketentuan diatas. | Syarh al-Bahjah al- 
Wardiyyah XIV/351 J. 
Sebuah ibarah yang menerangkan lebih lanjut tentang praktik akad nikah dalam satu akad 
Lan ad maa Jai adl J3 NIP adl Jas BLS Gaal Ulorajy Hb aa Uleryy JB J UT (aely sae G1 JP) 
Am An BA J3 OP LAU Ad JL yaah BAN NAS, 1 dh TSI aa Vai LE) Leghsaii 3 AI omah II empal 3 
BI 


(Keterangan dalam satu akad) sedangkan bila seorang wali berkata “aku nikahkan engkau dengan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2867 ) 


anak gadisku dengan mas kawin 1000 dan budak wanitaku dengan mas kawin 100” kemudian pria 
yang dinikahkan tersebut menerima nikah anak gadisnya dan setelahnya ia menerima wanita 
sahayanya, atau hanya menerima anak gadisnya maka yang sah secara pasti dalam dua contoh 
diatas pernikahan anak gadisnya, sedang bila budak wanita diperincikan pertama kali saat ijan 
gabul maka nikah anak gadisnya sah begitu juga wanita sahayanya bila ia dapat menerima 
dimerdekakan setelah sah nikahnya. | Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah XIV/379 |. 


1307. PERNIKAHAN SYAH MESKIPUN MEMPELAI WANITA 
TIDAK HADIR 

PERTANYAAN : 

Andy Sheva Amanda 


Assalamu alaikum.. Syah kah hukumnya sebuah pernikahan yang tanpa adanya mempelai wanita. 
seperti si wali penikahkan putrinya yang masih ada di malaysia dengan seorang pemuda yang ada 
di dimadura. tentunya atas persetujuan putri tersebut. mohon pencerahanya. makasih... 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Kehadiran calon pengantin putri tidak menjadi persyaratan dalam keabsahan 
nikah. 


Jas Sala y maja da Ra ya TSI Alie Ion G bata (EP) 
“Dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang yakni : wali, calon pengantin 
putra dan dua orang saksi yang adil.”. | Kifaayah al-Akhyaar 1/358 |. 
2 Ilman Nafi'an 


Tidak hadirnya calon mempelai wanita pada waktu agad tidak mempengaruhi keabsahan nikah, 
yang artinya pernikahan tersebut sah. | bughyatul murtasyidin 200 |. Wallahu A'lam Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/371560866200061/ 

1365. UKURAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN 
PERTANYAAN : 

Arini Tirasta Ajach 


Assalamu'alaikum.......... Pertanyaan nya : apa hukum orang yang mahar nya lebih dari Rp 5 
juta.........??222? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Tidak ada ketentuan syara' dalam ukuran maksimal atau minimal jumlah 

mahar, yang menjadi pertimbangan dalam kadarnya adalah kerelaan dan kesepakatan sepasang 

calon suami istri meski kadarnya kemudian dianggap lebih rendah atau lebih tinggi dari kadar 
mahar mitsil namun yang paling baik ukurannya adalah yang sewajarnya. 

Ae aa PN Ol en ES al ya Oa adala ALA Lag ema ed Uya mp asa emil Ja Ole ISL Jas 

at Jaa de Lala apa Milo Lema ol Gae Jadal Wana Saka AS Op salt Aan Rana ls Nail al Jaa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2868 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ia 3 Oh da rai ea at Gb GA US gi OR LP Ap Ga ad oaja UU: Lalin ya oa Jia Leraa 
Vid OLAH AI se Les aa ak 5 AI GA ye ON Jan Of Sai. Lem Lana 3 5 
PA bai pt Gd play la Gil Jan ea Debt oi nh ea ok GA 
aa any Data Da gt Sal Ae Jan 3 » Wib AI Coy (AA BM Sp Lo Je pap lan Ga il 


a35o 


Maa IG ag le AN Ja ga Ol ha pal gp Anna G3) SI» Tag Bika Aa pap Aliando ol 
Ta Dan Daan Ah (Ae JG af ng eat Io ts tang BIA ta mah 


| PASAL | Tidak terdapat ketentuan pada kadar minamal dan maksimal pada mahar, yang menjadi 
pertimbangan dalam kadarnya adalah kerelaan dan kesepakatan sepasang calon suami istri 
meski kadarnya kemudian lebih rendah atau tinggi dari kadar mahar mitsil (mahar yang menjadi 
ukuran keluarga mempelai wanita yang dijadikan standar dalam akad nikah). 


Yang demikian bila memang calon istri termasuk orang yang mendapatkan kewenangan dalam 
mengurusi perkaranya, sedang bila ia masih kecil dan dinikahkan oleh walinya maka tidak 
diperkenankan walinya menikahkannya dengan menggunakan mahar yang paling rendah dari 
mahar mitsil... 


Yang lebih utama dalam penentuan mahar hendaknya dengan berbagai pertimbangan berikut : 

1. Tidak terlampau tinggi hingga tidak mungkin mahar tersebut terwujud meskipun dengan 
usaha semaksimal mungkin dan menghabiskan masa hidup 

2. Tidak terlampau rendah hingga tidak akan pernah terjadi kadar mahar yang ditentukan 
selain pada pernikahan mereka, tentukan mahar dengan ukuran sewajarnya dan kadar 
yang sedang karena paling utamanya sesuatu adalah yang paling sedang 

3. Mengikuti kadar mahar rasulullah SAW saat menikahi “Aisyah Ra, yaitu 500 Dirham (1 
Dirham - - Rp 2.462,37) 

4. Adalah Abdul malik Bin Marwan menentukan 4000 Dirham saat berkeinginan menikahi 
wanita-wanita Syarifah dikalangannya dengan mengikuti maharnya Umi Habibah 

5. Diriwayatkan dari Mujahid dari Ibn Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda “Paling baiknya 
mereka (kaum wanita) adalah yang paling ringan mas kawinnya”, beliau juga bersabda 
“Paling agungnya keberkahan pada diri kaum wanita adalah yang elok parasnya dan sedikit 
mas kawinnya”. 


| Al-Haawy Fi Figh as-Syaafi'i 1X/400 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
2 Ibnu Abihi 
Blaman Jo Ng Oo, data Ji Sa U- SEA ga) ab lal pala Bas ya Gaia Vienna, 
LA ya ll aya salad alay da di Io - Di Imas Slaa Lalu aa 
Dalam memberikan mahar itu di sunahkan tidak kurang dari 10 dirham murni (1 dirham - 2,7 gram 
perak), karena menurut abu hanifah mahar tdak boleh kurang dari 10 dirham itu... dan di sunahkan 


tdak melebihi 500 dirham murni, yaitu mahar rosululloh untuk istri-istrinya sebagaimana yang ada 
dalam haditsnya imam Muslim dari Sayyidah "Aisyah... 


Itu ibarot dari al-mahalli 3/277, sebelum ibarot itu dikatakan, apa saja yang boleh di jual belikan 
maka boleh di jadikan sebagai mahar. Ibarot yang saya tulis di atas itu tertulisnya adalah buat laki- 
laki yang hendak memberi mahar ke istrinya. 


Dan menurut pemahamanku, ibarot tersebut juga berlaku buat istri yang hendak meminta mahar 
dari suaminya,dalam arti, apa yang boleh di jual belikan maka boleh di minta sebagai mahar dan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2869 


meminta mahar itu di sunnahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/381303975225750/ 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/429363913753089/ 


4094. UKURAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN II 
PERTANYAAN : 


2 Ulfah Uswatun Hasanah 

Asalamualikum warrohmatullohi wabarrokatuh, Saya mau tanya sedikit, begini ... Apakah benar 
kalau mahar/mas kawin pada saat ijab kabul harus berupa emas ? Dan apakah benar mahar 
tersebut tidak boleh berasal dari hutang/uang pinjaman ? Terimakasih sebelumnya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam Warahmatullah Wabarakaatuh. Mahar / maskawin tidak harus dari emas 
bahkan sesuatu yang bisa dibuat harga maka bisa dijadikan maskawin juga maskawin bisa berupa 
kemanfa'atan. 
Referensi : 

1. Mughnil Muhtaj XII / 452 

2. Fathul Mu'in Hamisy I'anatut Tholibin III / 96 

3. 'anatut Tholibin III / 48 


SOY y2 1Y & apioll bl d8 20 dll alinall yuto 
all lo d383 ) Los ab Tell | £ Cllab Iggas Ol) : Jlei Iri sini Giaoll ASuo )3K5 (9 )- 
Ws 3 Luc Loggo gl L53c (leus ) B3 (an bo) X duka Ji (m3 Cp kl J9 gua : Aug We 


Il Sie JG 4 8 Nag (Bls) 3S (Ab) Isi YSS Ol) adil 9 dis Jo Na gl Nyi Bagio gl 
kos aa IG Sana di das sea aa 2223 Tes Gsmd Jgalos Jet) Yg Jai) 
SESI 2333 . 


YA Ta #bl dilel uold Lusoll 3 
ilunng Ol 9iS. Jgaiy N log sie UU 59 WS dual JS lg (lal) WsS (Ra Lini) 9S (RD log) - 
dog yo Ang dromill Wr 3D 5 SD j39 ULsSL R039 


TSM MY 2 wWll ukc| 

OX ed gncrowodl Luo danty NY PSI HN uno SSI drowill dlu R09 ul OLS (drowill Wr 153) - 
Rao OIL lo an0 NO. LO lg law Gill) ic 9 an Ixo3 WSullaic "anic ale Jati ASI sae 
o.waall or dls 9d WS duo dc £ wol.) 8 gold daud II Lo JS Ng S8 9D wa gl J DJI 
Lasc us Y SI gais Y los daowsill rw (SI #oluall lc (dnogall ye asg,5I :Js3) 


Baca juga artikel terkait : 
1365. UKURAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN 
Wallaahu A'lam | IT | 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/888621521160657/ 
www.fb.com/notes/942233009132841 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2870 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1377. URUTAN WALI NIKAH 
PERTANYAAN : 
ButiranAirmata Riedha MengharapRidha-Nya 


Assalamu'alaykum, ma'af mo tanya ni..Emm..Bapak saya kan sudah meninggal, terus jika kelak 
saya menikah siapakah yang jadi wali saya ? makasih :) 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Urutan wali nikah : ayah, kakek (dari sisi ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki 
seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 
paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah seayah), anak laki-laki paman 
sekandung lalu anak laki-laki paman seayah dan seterusnya 


PLP 019 SV HE SI me HE, UI Ialah III Gg SI 3 917-167 ASI 3 AI 
PEN AA AL AI Ji Ol II af dal AN NA gal SI Pe 
ola le AS ghlian Oly dal PJB II SE Jian Olga PA 2 P Jia Ody Al PI ee Jian Ol) IA al 
Gina € bima GL Kol lnAS ya Joel dana HIS (YOU ya AS pia Gek Mg (Ola FU 3 AI 

ABU SUN tenan & Gaal 

Jika seorang ayah telah meningal dunia, atau masih hidup tapi tidak memenuhi persyaratan 
seperti : beragama lain (bukan muslim) atau gila maka perwalian berpindah ke derajat dibawahnya 


yaitu kakek, tapi jika kakek juga tidak ada maka berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan 
seterusnya sesuai urutan diatas 


JL OL kis luas) Lp DEL Ud diy (alun Rong SIS OI Lakuna di Ugiad Il byk Ul31B/ FI 3 aah 
Anal ya denga ON Rony 3 daa ooh SN GUI ya oa ok RAN Gd ga NB by AJI ola ya bh 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/382108861811928/ 
1403. PERNIKAHANNYA ORANG BISU 
PERTANYAAN : 
Felecercmantune Wonk Sparu 


as'Slamu'alaikum Wr. Wb. mau nanya bagaimana hukumnya Orang bisu menikah ...??? Tolong 
dijelaskan. sYukrOn 


JAWABAN : 
2 Dhimas Sholehen 


Wa'alaikum salam.. 
1. Dengan pake bahasa isyarat yang jelas dan dapat dimengerti.. 
2. kalau pake bahasa isyarat tidak dapat dimengerti paka akatnya pake tulisan.. | hasyiyah 
syargowi.juz 2/225 |. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam wr.wb. kalau isyarat tidak mampu, nulis juga g tidak bisa.. boleh dengan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2871 ) 


perantara walinya. 
Ip 3 laa OLI jamal Aas pg dad Aa AJI Anal VI UI Aina Y J3 3 Laga yo PL BLU Ain 3 
YVV/ Y oU Hulel 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam... Cara Ijab Gabul orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, 
dengan syarat bila isyaratnya sharih (jelas), jika tidak sharih, dalam arti isyaratnya menimbulkan 
kinayah atau ia bisa menulis maka bila ia masih bisa mewakilkan ia harus mewakilkan dan jika 
tidak bisa mewakilkan maka ijab gabulnya boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan 
tulisan karena darurat. 


Bg ank Lt Wis Yi, IS 9 IS pl SA OB LS JOS gl RL IS Uly U alis AL no LSI SS OB brgj US OT ly 
Bila ia seorang (calon suami) maka bila isyaratnya sharih (jelas) maka ia bisa diakadi dengan 
isyaratnya, bila isyaratnya kinayah (masih memberikan pengertian lain selain nikah) atau ia bisa 
menulis maka bila ia memungkinkan mewakilkan ia harus mewakilkan, bila tidak bisa mewakilkan 


maka ijab gabulnya boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat. 
| Hamisy al-lgnaa 11/125 |. 


Pan o-- Pedund .,. 9. Ml 23 2 a 2... - Pen, - - 2002 3Ieo 0 go 8 — 
Mpg gang Tb CSI) any Gi yan La 3 Gilas Ily ( Odi Jina Say ) Olak (OS ES) eat slah) 
Si Ya lap) 223 
Isyarat orang bisu dan tulisannya seperti penjelasan dengan lisannya berbeda dengan orang yang 
terikan lisannya.Imam As-Syafi'i berkata “Isyarat dan tulisannya sama dalam berbagai masalah- 


masalah hukum seperti dalam hal wasiat, nikah, talak, jual beli, gishas dan sebagainya. | Radd al- 
Muhtaar 29/272 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/385129761509838/ 

1425. MENGANGKAT MUHAKKAM KARENA WALI JAUH 
KEBERADAANNYA 

PERTANYAAN : 

Aby CYaang Umie SangPnakluk 


Assalamu 'alaikum. @ mau nanya bagaima mana hukum nya orang kawin lari mengangkat 
muhakkam sedangkan orang tuanya masih ada tap jauh, tolong dijawab ini waki'iyah 


JAWABAN : 

Kang As'ad 
He By paid dinorla Lyla OP cai ya NIS, mad dilan Jl Ugly 0 Uang Tg3 Lalat ye alat Jono Jai lu) 
dea Ka 03 O Led Ny Upi) III TP og Son Bia | OI WS ya SU Lryj Ol Uh UG 
Gea Ha dl SPd Alas LI paniy 2S Jl d0 Ol aa Lahan ALA Jy Wo Jeda Ja ae al ia 
SI ia AL oa IN SI aa ah AS aa MAS ja Leba D Ad isi GA dl cold cast, Jl 
Yg ce 3 JAN U Lebby op Leni 6 pian 3 BIN 0 pir DIII Jeladl CSI A8 eni LS Jera LS aolalh bli Y 
Sambil U Juatey Bole WS Gal Aa PLS ja SUS Ja ta. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2872 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


102 2 563 op SIB op LAI gemas LE 


(Masalah) seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari ahlinya (keluarga) dengan 
jalan paksa dan dijauhkan dari walinya hingga masafah Gasr (jarak boleh melakukan gasar) dan 
demikian juga kalau kurang dari masafah gasr tetapi ada uzur ketika hendak menghubungi wali 
perempuan tersebut kerana ketakutan umpamanya, maka sahlah nikah perempuan itu dengan 
izinnya jika ia dikawinkan oleh hakim, dengan calon suami yang se kufu'. hal ini disebabkan 
karena ashab Syafi'yyah tidak membedakan antara ketiadaan/ghoibnya wali dengan ghaibnya 
perempuan dan tidak membedakan antara keadaan perempuan tersebutt dipaksa bepergian 
ataupun tidak (keinginan sendiri). 


Tetapi aku (Mushannif/lbnu Ziyad) berkata, jika perempuan tersebut memiliki wali dinegrinya, 
tetapi walinnya enggan (tidak mau) menikahkan setelah perempuan tersebut memberitahukan 
kepadanya (walinya) bahwasanya calon suaminya adalah se kufu', kemudian perempuan tersebut 
kesulitan untuk menetapkan ketidak mauan wali untuk menikahkan, lalu peremuan tersebut pergi 
ke negeri yang jauh dari walinya, yang lau ia mengizinkan gadli/hakim negeri yang ia pindah 
didalamnya untuk menikahkannya dengan calon suami yang se kufu' , maka pernikahan tersebut 
adalah sah. Dan bukanlah pengkawinan yang dilakukan hakim yang pertama tersebut terhadap 
perempuan tadi merupakan salah satu bentuk rukhsah (keringanan) dari bepergian (safar) yang 
tidak ada sangkut pautnya dengan kemaksiatan seperti yang dibayangkan demikian. 


Iya, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dengan memaksa seorang perempuan 
merdeka lalu melarikannya dan mengasingkannya dari negaranya adalah salah satu perbuatan 
yang tidak dihalalkan dalam agama dan tidak diridloi, bahkan perbuatan tersebut adalah 
merupakan dosa besar yang dengan dosa tersebut, pelakunya akan tertolak kesaksiannya dan ia 
dihukumi sebagai orang fasig. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/389204197769061/ 

1445. ORANG FASI@ MENJADI WALI NIKAH 
PERTANYAAN : 

Zaine Elarifine Yahya 


Bagaimanakah cara melakukan akad nikah sah dengan status wali "faasig" lantaran belum 
melakukan sholat lima waktu? jawaban mohon disertakan data pelengkap. trims sebelumnya. 


JAWABAN : 
2 Sholeh Punya 
Wali "faasig" pun sah melaksanakan/menjadi wali nikah. 
ASI Oya AAL ed s Ob Ul Y Lab Us Olay all LA (Ala Gen yi Aint (LAS P1 3 ay TA ska 
AbUJI Alta Aa sel jl ega Ga Selagi era SL TSI OY, Alda Sri ya PALI OY (mual Ie) SI Kue 
Sing ale NI Jlash U6 Sate ya oya |) miaousl Lets aa JI) | pel 
ISU La ain Ol om BAY Al nadi TSI Susi 3 Saki BL) AW ALS P1 3) AI ska 
0S SU Ol mono dip SAI town La yag og 
2 Mbah Jenggot II 


Kang Sholeh Punya, maaf saya kurang sependapat,karena jelas diatas dikatakan SEORANG 
yang TIDAK SHOLAT 5 WAKTU.hemat saya tidak sah menjadai wali.Ibarot dalam Aulyuby. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2873 


aa BSI G Gm OY 4 0nd jd dadp oleh toa yh SN D yi Tab 01b OS NS (BAN Je Ge BY) Yy) 
ARI mad BIS ANGI « 
? Masaji Antoro 
Perwalian yang dilakukan oleh orang fasik terdapat perbedaan pendapat dikangan ulama, menurut 
pendapat yang kuat tidak sah sebab orang yang tidak mengerjakan shalat karena malas berarti 
fasik sedang perwalian orang fasik tidak dibenarkan, sedang menurut pendapat kalangan 
Malikiyyah, Hanafiyyah dan pendapat segolongan ulama dikalangan syafi'iyyah seperti al-Ghozali, 
Ibn Abdis Salam, an-nawaawi, as-Subky dan Ibn Shalah hukumnya sah dan boleh. 
AN Ye Asa dia Gold Jas Ande (Sd yag BE Ig mall Ie dad pas II Obama: (SB: alun) 
& Uilan db dm Of KoLeLany Aisi Ul SULA Kaka yag «INI (Old ane oil own coy ati ily 
Disyaratkan dalam wali tidak adanya kefasikan menurut pendapat yanh kuat... Sedang pendapat 
yang kedua yang sering dijumpai dan dikerjakan dikalangan orang-orang dan difatwakan oleh 
ulama-ulama mutaakhkhirin serta dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam dan al-Ghozali juga 
merupakan madzhab dari Imam malik dan Abu Hanifah sesungguhnya ia boleh menjadi wali 
secara mutlak. | Bughyah al-Mustarsyidiin 1/423 |. 
AN misa Teles! 3 CAR yak Gank! OY HERI AYI Ge UNY YG (HS) ey Ulas Jl 3) D3 (3) 
CW ea Gaal oke Gea, Ie Al Hen JB) Jae El atap In TN Y meu 5I I ya Nila IS 
GMN AN eh ya Ill 4 Si Sem 
Disyaratkan dalam wali pernikahan sifat adil, merdeka dan taklif seorang wali, maka tidak ada 
kewalian bagi orang yang fasik selain Imam A'dzam sebab kefasikan adalah sifat kurang yang 
dapat mencederai persaksian maka tidak boleh kewalian dari orang fasik sebagai sifat sahaya, 
pendapat inilah yang dijadikan madzhab berdasarkan hadits shahih “Tidak ada pernikahan tanpa 
wali wali yang adi”.Namun sebagian pendapat menyatakan kebolehan perwalian darinya, 
pendapat inilah yang dipilih oleh an-nawaawy, Ibn Shalahm as-Subky dan al-Ghozali. | Fath al- 
Mu'iin 111/305 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/390293784326769/ 


1470. MAS KAWIN BERUPA HAFALAN AL-OUR'AN 
PERTANYAAN : 
Sri Mursida Samad 


Assalamu'alaikum.. Mau tanya.. Begini, misalkan nanti kalau nikah aku minta mahar hafalan 
surah.. Jadi, apakah pas nikah nanti, calon prianya mengucapkan ijab gabul dulu atau melafalkan 
surah dulu sebagai mahar ? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Mas kawin berupa mengajarkan bacaan al-Guran atau mengajarkan hafalan al- 
Guran pada istri diperbolehkan meskipun sudah bisa baca/hafal al-Guran yang hendak dia ajarkan 
karena didalamnya mengandung kemanfaatan. 


Aa Ora Gaal Ca JAS Of nd ah) Jong se bj ALI SAI ya Wabg OLI elaiy t0UI Anita OS Ul jk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2874 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DNA oya data LG Ulas (GA ya Rel eng dala Ah ala al aj Elle AJI Jami (ab JU Gek ot 


“Dan boleh mahar yang berupa kemanfaatan seperti pengkhidmahan dan mengajarkan al-@uran 
dan kemanfatan-kemanfatan lainnya, berdasarkan firman Allah “Berkatalah dia (Syuaib): 
"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun” (AS. 28:27) dalam ayat tersebut 
pengkhidmahan berupa menggembala dijadikan mas kawin dan karena baginda Nabi Muhammad 
SAW. Menikahi wanita yang beliau pinang, juga ada yang hanya memakai sesuatu dari al-Guran”. 
| Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab 16/328 |. 


Ain Kiara ) yan gl OAUD ya LS ASI OS Ol Um OLAN padad GB Yg 2. OLN pedas Raglan Andin Ie Lenny ya Ol jyb3 
App SAS Ol Gap Bo yan ya ES Tia By yan ya Ona AI jl by LELIIS 

“Dan boleh bagi seorang (calon) suami menikahi wanita dengan memakai kemanfaatan yang telah 
diketahui seperti mengajarkan al-Guran.... Dan tidak terdapat perbedaan mengenai mengajarkan 
al-@uran antara mengajarinya seluruh al-@uran atau mengajarkan surat-surat tertentu seperti 
surat al-Fatihah atau surat lainnya, atau mengajarkannya pada batasan tertentu dari sebuah surat 


yang telah ditentukan seperti seperempat dari surat Yaasiin meskipun wanita tersebut telah 
mengetahuinya”. | Al-Baajuuri 11/126 |. 


“ Membacanya sesudah ijab gabul... 
2 Aswaja Pemberani Pemberani 


Yai mas Aji, jika membacanya sesudah ijab gabul, lalu bagaiamana menyebutkan maharnya ? 
biasanya mengucapkannya:BIMAHRI ALFI RUPIAH HAALLAN (contoh.Pen) 


? Masaji Antoro 


Aswaja Pemberani Pemberani, @UBILTU NIKAACHAHAA WATAAZWIIJAHAA BILMAHRIL 
MADZKUURI WARODHIITU BIHII MUAJJALAN 


Karena mahar ada yang langsung diserah terimakan (HAALLAN) ada yang ditempokan 
(MUAJJALAN) 


4360. MAS KAWIN BERUPA HAFALAN AL-AUR'AN II 
PERTANYAAN : 


2 Ria Zaharani 

Assalamu'alaikum... Membaca status tetangga tentang mahar, katanya mahar itu kalau 
diumpamakan secara gamblang digunakan untuk "menguasai perempuan dan (maaf) tubuhnya". 
dalam status tetangga itu kira kira dia menulis seperti ini: "mau menikahi perempuan kok pake 
mahar ayat Al-Guran, kowe kurang dalil ta ? Ibaratnya mahar itu digunakan untuk menguasai 
perempuan dan tubuhnya, maka mahar itu harus murni dari harta calon suami meski itu hanya 
berupa cincin besi". Pertanyaan : 

1. Jika saya ingin dimahari dengan hafalan sebuah surat dalam Al-@ur'an, nda apa apa kan ? 

2. Jika misalnya calon suami saya adalah orang kurang mampu, bolehkah jika saya menabung 
untuk diberikan pada calon suami saya itu untuk digunakan sebagai mahar saya? Mohon 
disertakan referensi. Terima kasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2875 ) 


1. Boleh. Mahar tidak ada batasan sedikit dan banyaknya, dan boleh memberikan mahar berupa 
manfa'at yang ma'lum seperti mengajari baca Al-Guran (bukan hanya si suami hafal gur'an/surat 
apa), mahar dengan sendal juga boleh. 

- Kitab Kifayatul Akhyar | / 370 


KAI 98 Yg Al 9d an dual yelGegis Adi ole bag al jong an po gita SA oh) 
ana galg 53 TuaSy pak 235 gal JG3 Glsuo das 3 Satin gl LS yo Lio USU Bb SJ 
al sial 93 Lilo ad Jay lo day sll dita 1999 ASD3 943 A3 Aiu M9 Li Ul mall ISd9 adl) bip 
vs 593 Jalso Cus 303 M5 yo WS J3 yaa gl SI Sal Jas JB Aullg Ball Gile 
it) us ole CuaS yd3 GIS dasiall Jas 1329 al 49 ddbal Jas A83 Ulil yo eko Lau G5) 
an Pa ne Ka Tn da ea aa am dana" 3 
yo omslg Ad1)3 Pas yag US wall | ISSI R33 4 aib al ole UX 033 03EU ai OB 
usldYl 4 sual yi lo JB SiNeI log Jd Hill 95 akug WE Al ac V33 SI 9d ISS 


- Kitab Fathul @orib Hamisy Al-Bajuri | / 236 : 
uli lgousiS (dogleo Asti dc Lg 5 Ul 59543) - 


Dan hukumnya boleh menikahkan perempuan dengan manfa'at yang ma'ulm, misalnya 
mengajarinya Al-Gur'an 


hg 
Mungki ini bisa membantu 


Te SA La Pa um aa db» Aj Jb sn ane aa daa Jl 
JUS Lita Ii La JS Ea wa JIN Cal BII idaei JI Mill JS IS SU VI Sxlelo: 
BIG Sa vi cp elas Ja Ml da 3 33 5 a63 tg WE A3 Lagi 

asa sale Las GE As Gali ad Jas pian sat IKS 8 0g 


Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah 
kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," 
Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika engkau tidak ingin menikahinya". Rasulullah 
berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar ? dia berkata, "Tidak kecuali hanya 
sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung 
lagi, carilah sesuatu". Dia berkata,"aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " 
Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu 
Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal Al-Aur'an?". Dia menjawab,"Ya, surat ini dan itu" 
sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua 
dengan mahar hafalan Al-@ur'anmu" (HR Bukhari Muslim). 


2 Ghufron Bkl 
1. Kalau mahar hafalan Al-@uran itu tidak boleh, yang boleh itu adalah mahar dengan 
mengajarkan Al-Gur'an. 


- Fathul Mun'im hadits nomor 3088 - 76 : 


dil Jawa) adl Blsol cela 1JB Ate dl gd) Sae Itu Ly Iga ye VU- YAA #5 Cuso sial 218 
alwg Ande All las MUI Jowo Led 13 aga JI Ud cus IAI Jowo b J3 lug le dil ak. 
kaan Salem diy lab al alas ale dil al All Jaw bls 000255 laa yh Sasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2876 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


up dbs Jai" Ji Las Ala leg el US All Ia Isun L 2JE law 0 Jay pe Lemb ia 
Y 2 1020 P0 "Ola as Jd J3 lal ll Kadi" Jah lal Jaa, b Iaila .N 2Jli "Cagua, 
Y JBS 855 Ad UB "yan 0 bls glg skil" ug Gale Al alun AI Jos, Jl Unas Cox lo IA, 
il Jowo JIE “Aini Lgl3 (elo) lo Jgas JB) «OLI IS €SI9 ap yo its Yg lalil Jaw, b lali 
sandi Bio Slle S4 al Aid UII “0103 Mio lgale Sad ia Ul Slol5b gina lo" alug ale ll aluo" 
JB ala la 0016 4 sa Woo aug ale All soluo Ab Jowo 0128 3 duslao Jlb Isl ia “Ja jl ale 
"JB Lagi "JB "Sel Sab Uc CA" Jl (lawas) ISS Bogung ISS Boga 1000 JB "Sulyil yo cleo ISlo 
talal soalas le Less San asi" 


- Fathul Baari Syarah Shohih Al-Bukhori hadits nomor 4854 bab Nikah : 


ENOE AS) Suro Sola mw CH SUI 3 
xi pagi ga ul Jati Saclull atw 03 gw CK0w Jaiy ajo Ll Lara liw lir all uc 4 Me lir 
J8 bl) laa 28 SI Lesti Cg 38 Lil Al Jgawo L Ellis EL ol C0 5) Akurg Ale Al lo All Jawa 
cbs ul wo Lini Lay AB bl) Lg 73 SI Laws CMD 38 lgil AI Igo b 3 C0 pi Uas lan 
JB JIE ss ya Jai Ja JB Kiai dll gu, Uli Jay pl sblo ld SU ut Cage 
ve beo Ja J8 aya yo loils Ng Luis W#5g lo J3 el ai Lal LH” ya yo lil Jo Ul LasI 
aa an Sa aan Pa gan maa 

ul ali 

Ina iban Gb AL da" 
9D, 0 Gl! us Soo JI @l95 98 ding Mubsll yo dee ly (Sig, 8 J JB" Jb lg, 999 « 
v0 Seo bo ade WSi297 39" dalo al aus Soil lg) 999 « siwo9 lou wa Ju68 lg), 8 ISS9 
999 "lai! yo slan lay SIS "abelowdl ac Soil Ulgy 999 tu 0g pliud Al3, 9d dog " Ul 
pala ul sala gim lg) 88 I5S9 «" all 0 do lau LIS "ul abal ic Jag0g SSI Us, 
(SiSlol 38" snal aic y00 Ulg, 983 « US uadilg Jl Sant 9d an wp olang 02 (117 “3 Nala" 
dio sIWIg " 4SUSo| " Ulus yul dala, d9" asal d9 ad aula " Sp3l 48 J3 « dio slg « 
ale Ja Jl Lang 538 lgidgc All S3) Isa « Lgoleig Lgi i ol de USS 38" Sgsuuo upil Kurs 49 
Soal mo ca Sulu dls 


Mahar itu harus barang yang bernilai / mutamawwal (dihargai) 
- Fathul Mu'in Hamisy I'anah At-Tholibin III / 347 : 


(2x2 bini) 3S (22 log Jian lo YSV yo Y 2 Sula Sal MS ol y1y Tail asal 
S8 xx ig Ulrisb gag ilang ilgiS Janis N lay dis UB Lsgc A95 awal Ji lg ( Blu) dgS 


- 'anah At-Tholibin III / 396 : 


lini W3S z0 log Jg3 ):anoi lo YAL 16 £ & mblo Uas S020 Sl Lal 3 sul ad WI Hile! 
9 Lo Jas Roy SUll9 Gac Jaa Rano Lai Jaa Rao lo S9 lei 00 Aab ii ALA SUKA! 38 0sd ( ll 
xtnll S3) S gloo dok ole | gogo 4 lesiio Lao 3S yo Kuli ob 9 dll log sd 49 Lg SI 
dan R0 Ranu Ob led Bila M3, Jeng dl one 295 Jo 4 IG Aoall 9g ssi Blsuc MS Rao 339 
AA ols A53 ) lngsslul AKU, lal gatoy 4 Al 305 gilo Us din gio 1 Uo2 Ale 

alun 29.590 10 BS Je isi US a21 Y Siro VI Jas 


- Hasyiyah Al-Jamal XVII / 237 : 
Joois X Los J93) : ani lo TYV 6 IVA (DIT S : Wigial) Jani jas ya Uloulw du Jonll dls 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2877 ) 


Yasati 3 Ao US Ul Alo Sol 59 30 Y SI 
- Al-Asybah Wa An-Nadhoiir | / 327 : 


25 sada JB Jladl loliaroi Lo YTV 201 Benbgpll S4 l or Kas Me Fat silaullg ob 
aatil log umlill Jin yuill As yby Vlog CAB Ul dilio a53 Lg Ely da8 J lo de NI Jlo al gi Y ic Ali 
Janin 39 gaul 53 sil J satu lo JS ul lapas Cabul Alill Ob 4d Ad al 33 Jgaiall log cgul ss 
Sic da J au SAI 38 Jasiall ul wib Jo las a35 bl og ENI Yd sil dl seba lo JS9 
es ad ya Y SI 9d Jgoidl ye H9 slewdl Ne 


- Hasyiyah Al-Jamal III / 26 : 


3d ga XS Jp Jimi bo TT yo TA (DITES: GAgioll) Jaall ac Ly Uloulw Rul Jonll dls 
dotin adal de sa sala Ul bln usa le sar atu. wteu gas Yus ( Ulolb deli 
sala lo Aly DB dio Y EL sy SI Ang 0 LSI Aula Jlelb Jali Cas LG. Ly Siro H3 unt 
Olall 2d 2 Kebal bat ea ala mall Sad! all 533 20 so olealla aa 3 
Ato Gis S9 Cw MAS Iga data gta gx Y3 y'p Hd Bole ( Ju pl saia ds )-JE 
Jus ad Klg Gula dy gill el us NI Als 99 Jlor Holi 93 Jeli N lo JS so sll 69 Joss 
log R3 99 day dibudS 2 gaul gl os AowAy No 209 Abiuo 349 09) U99 Amo€ A33 ls Lili 
dls) ale ISI Lo ale Jgono yel Lis yo ud dlg Jill asi 333 yo dic All yu3) we3lull ye Jis 
dinas Sl Abi Res Ul Vg39 cagiil 3s 98 O wiS Jidg All gas UB ig 0 wiS JB Ul adl Ru Au 
SB asi) mall elitil R0 do ya wito Y UN isl 0 4g sil sal 0 yi walg Ali Rin al al loud do all 
sil ulg gal pas) lol lagu UG Abiall siung OL io 4 ENI pas do abg gal suda Jl 

daa Y gi SSI sal US gais d mbleiall Bell J9 8 » ml des) lal bid led ) wal 
SU OSAIG ls Ad on Jul We HS 23 MU Jp du ol ba doc eug le oolie 
uc we.5l 


- Mughnil Muhtaj XII / 452 : 


b 20T wITa (HA: 2 al pl De aa Sem uan Ta amar La Da 

ss al) Allan lo Dub sll yss desia-al lnssclUng Ls asn ol LAse: lane jas (aa D9 KUA 
san R9 damai Waw Ugatios Jeliy Yg Joss Y las ai2 UB 4 NS Vlog ( lala ) U3S (Rao) Jae N 
SAN en slab AL syal ass deal MS Al daan di 
HP ausuall Soyl sal Jas 3) log « Ill ye Blus Ngll Al Jas 3) log « Ball ing) Blu Mall A8, Jas 
WB UN AINI Boga 3 AU Jl Jp Bls Ulas Rasu Yg « OLS 088 Ry Zusy IS lal lau 
idul ay lo Ulu yAJ8II9 « Alosnll 99 Bilas lelam dnay Lu. Jinll yg0g Ru2y SILII 993 « ALA Lo 
day dun B0 ya Mc puan Y lb ld 1g ale Al ls Lina gl lo Ll iitulg « sAJ le gitol lal 
Aa aa NN Tenan 
Bln USS Ra Uc 9d you Uno yo dag oh MI Ula Sa 


Mahar juga boleh berupa kemanfa'atan sekiranya manfa'at tersebut bisa dihargai / mutamawwal : 


sil ul ol ul) Jas 35 Agil dalil lin! yo lad 423 UI sale Ad JL Aki 3S Ul 32248 
dalgll Aug lc Alil lo guill 2933 Bd 100 Jl Je (RSS Kuli usai Ul le Yul dal Gas) 
(Tsel gann les balas el 3 


“Dan boleh mahar yang berupa kemanfaatan seperti pengkhidmahan dan mengajarkan al-@uran 
dan kemanfatan-kemanfatan lainnya, berdasarkan firman Allah “Berkatalah dia (Syuaib): 
"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2878 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun” (AS. 28:27) dalam ayat tersebut 
pengkhidmahan berupa menggembala dijadikan mas kawin dan karena baginda Nabi Muhammad 
SAW. Menikahi wanita yang beliau pinang, juga ada yang hanya memakai sesuatu dari al-Guran”. 
| Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab 16/328 |. 


2,DUS 9d la SSI y9Y Ul uk Ubi ala 33 X9 solo ali doglao dabio le lg2g9 5 Ul 59249 
ata yi CS lg ya Bo) aa 0 BS Gius0 Do) w y0 yu20 adl gl Hd ue9 doslIS dio Giug0 9d gl 


“Dan boleh bagi seorang (calon) suami menikahi wanita dengan memakai kemanfaatan yang telah 
diketahui seperti mengajarkan al-Guran.... Dan tidak terdapat perbedaan mengenai mengajarkan 
al-@uran antara mengajarinya seluruh al-Guran atau mengajarkan surat-surat tertentu seperti 
surat al-Fatihah atau surat lainnya, atau mengajarkannya pada batasan tertentu dari sebuah surat 
yang telah ditentukan seperti seperempat dari surat Yaasiin meskipun wanita tersebut telah 
mengetahuinya”. | Al-Baajuuri 11/126 |. 


Kesimpulan : 

Mahar hafalan Al-@ur'an maka tidak boleh / maharnya tidak sah bila hafalan tersebut tidak di 
anjarkan. Karna bila tidak diajarkan maka manfa'atnya hanya kembali kepada suami, sedangkan 
mahar manfa'atnya harus kembali pada istri. Hadits dalam Al Bukhori di atas menunjukkan hanya 
hafal saja melainkan harus dibacakan / diajarkan. 


2 Abdul Aodir Shodigiy 
Masalah nikahnya sah secara Mutlak. Kalau Mas kawinnya dipilah : 
1. Apabila yang membcakan Al-Gur'an dalam rangka mengajarinya Al-Gur'an maka maskawin 
baca Al-Gur'an tersebut sah / boleh 
2. Jika membacakan ayat tersebut dapat memberi faedah kepada calon istri (contoh, calon istri 
paham artinya sehingga dapat mengambil faedah dari maknanya ayat yang di baca, seperti 
halnya istri dapat mengetahui hukum dari ayat yang dibaca dsb) maka dalam keadaan ini 
maskawin tersebut juga sah / boleh. 
3. Jika tidak seperti penjelasan di atas (hanya membacakan disampingnya saja) maka 
maskawin tersebut tidak sah. 
Oleh karnanya suami harus bayar maskawin yang telah biasa berlaku pada ibu # nenek # saudara 
istri. Wallaahu A'lam. 
- Gurrotul Ain Bi Fatawa Syaikh Isma'il, halaman 162 : 


AA 295! 5) gasal! CA TAS te Ui Oa gal NG TSI Xie Tenag Jd Laila BB ygag TISU Sie (3 Cam ASI La 
Isl nang) $ is Mel Sal 3s Wan GI J ily Noya ag jet! IS jl lalat ginluagl lalat dlu Aksi ag. BI Ely Ula yha aa jis Melisa 
Snliagl lal Jan Lusiana AI) 3 jtial SA S3) (atisA Slindlogl Jl Sal Yosi atA Lan ia AS 15 gal 15 3 yaaul Siudcgl 
Al Eng jika SLS UP erirral! ag Lea Gol Jncag Eyag SIN gai gl BAM Ame AN, Liat (aa JI diawal JAE Gam 
An ola AS jilo sgp Bol NEWS | La ya dika Saliagl | 3 Sala say ab jJatA At, Sglaal gemaal SAI al Ia agama usialaigl Lay 
Bola By) Bolu Ben Il A3 Lag US Yup amy 8 J2 Uiliad anu jigl 985 Luar Y 23 J Wet Laiird ID naga NU Sy alel 
sg)! shi iana Wap) Wawa illa page He Lg) Lai 


Baca juga artikel terkait : 
1470. MAS KAWIN BERUPA HAFALAN AL-@UR'AN 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/947689678587174 
www.fb.com/notes/985152501507558 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2879 ) 


1563. BOLEHKAH WANITA MENJADI SAKSI DALAM AKAD 
NIKAH 

PERTANYAAN : 

Toni Imam Tontowi 


Assalaamu'alikum... Member baru mau tanya : dalam tingkah ikhtiar, adakah goul yang 
memperbolehkan wanita menjadi saksi menggantikan laki laki di dalam suatu agad nikah ?misal 
wanitanya adalah seorang bu nyai seorang ulama besar . (maap tidak ada maksud untuk ngrasani 
. ini murni pertanyaan dari negri seberang). 


JAWABAN : 

2 Cecep Furgon 

Ikut Mudzakarah ah....berdasarkan pengalaman nuntut ilmu saya belum menemukan gaul yang 
membolehkan saksi nikah wanita (Jumhur ulama), kecuali dari Gaul ulama hanafi, yang 
membolehkan saksi nikah 2 wanita#1 laki-laki....Berbeda dengan saksi pada bidang-bidang yang 
lain( selain nikah) 

JPr3 Bli Yg aa y el Bola Ela mama DG condor OlualadI OS Ob cakil pp ygadel aus bjb H3) SNI 
Bekal Soleh JA VI Red Km" GA JB ANN DIA Iya Bole SI tama Ea nge cost 
Eat III HE Il JP 0maL) JW din Aka Yg UJI ya da2 MY) (2)" GW 3 Yg SIG Yy coy 

dee Jah LAN OY GILA GI Bole ega aan 3 odlaly Joy Bole JP HAL JW. ABS ee lunill Bola 

Lx 239 Ke) (33 alas! Oleo Jlal Maman Upasd Aga yebail ayal e) Kolak Is d 35 caslat, Sales 
aa 

Bagi jumhur Ulama saksi Lak-laki adalah sarat tuk sahnya nikah, hal ini berbeda dengan iamam 
Hanafi. Jumhur berpendapat Saksi itu harus dua orang laki-laki, maka tidak sah nikah dengan 


saksi wanita atau dengan saksi satu laki-laki dan dua wanita..karena nikah adalah perkara yang 
sangat sakral. Berbeda dengan saksi di dalam interaksi harta........... 


Ibarot al-Ghoyah syrah Hidayah(figih hanafi) 

DA TN GA AA NA AN ai la pa Wah ak, 
Nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya dua saksi yang merdeka, balig, islam dan sah dengan 
saksi seorang laki-laki dan dua wanita baik mereka adil/lurus atau tidak. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Menurut kesepakatan 3 madzhab yakni madzhab Syafii, hambali dan maliki saksi dalam 
pernikahan adalah harus laki-laki. Tetapi menurut madzhab Hanafi boleh dengan 2 orang wanita 
dengan menambahkan 1 orang laki-laki. tidak diperkenankan dengan 2 wanita saja. 


Ji II 3 bp WS 4 Akil Ro 3 bei pd Uldad! Igdlas Aadid Lal 6 opal Bo SAI bab ds BNI Gil, 
Laga Jeng TPT AAN Ji WAeny OELAL maag Y SI y ola 3 Jar Galatama DS Lb at3 Y y JSI 
#IYA den NI AAN le aa 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/422506624438818/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2880 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1619. AKAD NIKAH NABI ADAM DAN HAWA 
PERTANYAAN : 
Yuli Susanti 


Assalamu'alaikum...sahabat PISS.. yang disayangi ALLAH.., ada pertanyaan titipan nich..., siapa 
yang menikahkan adam dan hawa, siapa yang menjadi saksi dan apa mas kawinnya...? makasih 
banyak.. 


JAWABAN : 
Sunde Pati 

Les lah GE of Jd dalan Holy cl) pb Lal Ol el Aa OY pg dala AI IL ASIAN Cu aloe mill uye pal J3 Las 
JIN EN AS oya 1 Uang p3T Sgp Ae ESA ad ya Biso Filan OLS) Kabel ay Il Ula ga (SDUI elu 
SJSN Jak 8 ai ol OI HI) drone Mil Laskar j3 dala oya pal AU mall ya AT ULAI Iis Ki 
Lehano ygd Lean ISU SG Ale 3 pm ye Utah AS JL Leiluko Lag Jl Ugdlao S2 
Ketika nabi adam turun dari mimbar terus beliau duduk diantara para malaikat,maka ALLOH 
menidurkan nabi adam karena tidur adalah istirahatnya badan saat tidur, nabi adam melihat ibu 
hawa dalam mimpinya sebelum ibu hawa diciptakan,setelah melihatnya,akhirnya nabi adam jatuh 
hati padanya, kemudian ALLOH menciptakan ibu hawa dari tulang rusuk bagian kiri nabi 
adam..ALLOH menciptakan hawa sama bentuknya dengan nabi adam dan mempercantik 
ciptaannya dan memberikannya kecantikan melebihi 1000 bidadari. Ibu hawa dan 
keturunannyalah secantik-cantiknya wanita sampai dihari kiamat nanti ibu hawa mempunyai 700 


ikatan pada rambut dan tingginya sama dengan nabi adam, dan ALLOH memberi gelang dan 
perhiasan dari surga yang mengkilap melebihi sinar matahari. 


Setelah itu nabi adam terbangun dan tiba2 ibu hawa sudah ada disampingnya,,nabi adam heran, 
kagum dan jatuh cinta padanya dan syahwat pun merasukinya, terus dikatakan pada nabi adam : 
"jangan engkau lakukan sehingga engkau mendatangkan maharnya", nabi adam bertanya : "apa 
mahar/mas kawinnya ? ". ALLOH menjawab : aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka 
janganlah kalian makan dan itulah maharnya 
AL JB LO Lag Hb TJ AL gag Cai de LAI JU Leiluuo Lay JUE Gluuo Least JU Ilas dl Ol Jay 
la cab Loyal) alas PI yag BY 
Dikatakan, sesungguhnya ALLOH berfirman "berilah dia mahar". Nabi adam bertanya "apa 
maharnya ?". ALLOH menjawab : "bacalah sholawat pada nabiku dan kekasihku muhammad ". 
Nabi adam bertanya, YA ROBBI siapa muhammad itu ?. ALLOH menjawab : sesungguhnya dia 
adalah dari anak cucumu dan dialah penutup para nabi, jika tanpa muhammad maka aku tidak 
akan menciptakan mahluk. 
NI ya oya 3) OS Uh Anil (& c RA IS oya ISA 9 dla jl Jay Aneh ex M3 S4 el pt dwi S Ka 
( Glony op Oka II Gnnjag oma Ape Ol Ol Uje Olgoy Jl el Hi Poll Hb el cit II, 
CA Lealey RI Gp ya IL elyd neng AS) pal Sala Um ea Lali HE GIS 0 yaah Cam FYI Laki ya la 
OA ily on og Jet sal it 00 Jian Cadang Gi Alek (II dala Joo da AI de ah eSP PN ja 
Ama Sd ylas BLN ASN, gl yong Taka Sl dl Gala AI Got oya Eka ST Ji ISODUI oya dg P oya SS pekaag yag LS LI yaa 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2881 ) 


Cm TE gia NS 9) Leah Sesal Ugal lay Katon aka pal Jl Alas AI ali Rela Ula Ii yh Rat OL Jl Wp ol di 
OLS ISSI LA sila AA II Yeo FAK Lagale ay (OI ya 33 3 pel ola Li5 Y) Lari 
Intinya disini : 
Old ISSI LA il AA JI Yeo SAS Lagale eat, 
Dan yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah malaikat kemudian memasukkan mereka 
kesurga kemudian keliling mengelilingi surga bersama para malaikat. | badai'iz zuhur hal 38 |. 
Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/434160203273460/ 

1621. UCAPAN " BINTI" PADA AKAD NIKAH DAN NIKAH 
DENGAN PEMALSUAN BIODATA 

PERTANYAAN : 

Ayda Az-Zahra 


Assalamu'alaykum .... Pertanyaan titipan... 
m Apakah pengucapan lafadz "BINTI" dalam akad nikah wajib diucapkan? 
" Bagaimana hukum pernikahan yang menggunakan biodata palsu,misalnya keterangan dari 
Kartu Keluarga/ akta kelahiran yang tercantum adalah bapak tirinya. Jazakillah ukhty... 
silahkan disundul...tak tinggal luru dolar....:D 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Menurut keterangan yang di kitab ianah tersebut berarti tafsil : 
1. wajib menyebut BINTI 
2. tidak wajib menyebut BINTI bla wali dan mempelai putra bermasud/niat pada mempelai putri 
yang mo di nikahiy. 


2 Sunde Pati 

Ah 33 BISU Anam Kat 
Rp TA » el is Lal eU Jia SEA LA Of de IS 3 Bia ui Al PRA Di ae Dallas V3 3, 
Ta ya Ka can Pa GAN Anh SA Fa abi Gesek AA Dau 
Aas ar s0 sie IS at Ju ma Pa da ja CS, ab ah Bata 2 Say de AB ade Su 
aa SA Kilang Eh oya Fl pal HI IP S3 P3 Kaur Diah PU IE ya Si LK jani 9 Caua 
22295 JB Jp gal Sa | PA Pin AE La jha JK 3 aa) IA ad ya 
Jet 4 pe LS Ugal aa AI 3 EU UN Cat 

2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaykum salam warohmatulloh. Nderek urun rembug nggeh.. Salah satu rukun nikah adalah 
sighot. Dalam sighota ada syarat yang perlu dipenuhi di antaranya ialah ta'yin (kejelasan) hal ini 
difungsikan untuk memperjelas siapakah perempuan yang hendak dinikahi sebenarnya.banyak 
kata yang bisa mencerminkan dari ta'yin misalnya penyebutan kata binti atau menyebutkan sifat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2882 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sang perempuan, dengan memakai isyarah, atau lainnya yang bisa mengacu pada perempuan 
yang dituju. Dengan demikian bila tidak ada ta'yin maka akad pernikahan tidak sah. 
Sa MA yadg Ga Ereryj JAS LagE gl iajo jl Hino na GAS 3 Ce Ajal Cukai SI ag D3 (3 
BLEYI le Daya Aan LAN 3 ANJI Nila Story AIYAS 1 SUN G Ups aka Laos Ol y ok gl Lag Las mal 3 OA 3 
Y OT lauk YI ly ops Bab An Y Alap Atil OY, 
Jadi, pelafadzan binti adalah wajib jika dikehendaki untuk menta'yin meski boleh saja diganti 
dengan kata yang lain dengan tujuan sebagai ta'yin. 
Link Asal : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/434030596619754/ 

1849. HANYA MENJAWAB " @OBILTU " PADA WAKTU 
AKAD NIKAH 

PERTANYAAN : 

Imam Bahauddin 


Assalamu'alaikum. . . Mohon pencerahan. Bolehkah pada waktu akad nikah hanya menjawab 
"Dobiltu" saja ? 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Menurut GAUL AZHAR tidak sah. Namun ada yang mengatakan sah. Dalam kitab Raudhah, 
Imam Nawawi menjelaskan: 
MPV de aing | cola de mail Ob e TSS Ika ola jie laka NU li Jiah «We JENI e 3. 
Leles Jini d3 . laai : d3 
| Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-95&ID-1361 
Imam Haramain dalam kitab Nihayah halaman 196 menerangkan: 
Bd Sip dh ami OP KASI Aina Y 2JU ya pad HILANG Calon Sala A3 MU Je as, "ola" JG ops 
OP Emas 1JB ya petang s0 Jawa GS Sail sae Ad Ela FI, Batita Idi Santa f, Api 3 
SBI AN S5 3 ME OS ea UE ui lb, 
Sementara Imam Syirbini dalam kitab Mughni menjelaskan bahwa 'ALAL MADZHAB tidak sah. 
Dan dalam satu @AUL sah. 
ain dong NN mAh de ASI ia Paing d Yale mas "ola CI da my "JIE, 
dahi Y A59 II PB ga Ini nadi. 
Oly Jail Ob JIN Bob3 mad oa Ona 3 PI yA LS Uni ol cili IJI dergi Ud Shan SY Sl akan JP G3 
alas Ronsalh Jd bales al Jd) adl SME US Aing Y CE, SSI Jas oa dil VI SU derita Sue, 
| Sumber : http://www.kli28.com/knol2/?p-view&post-76217&page-27 | 


? Hanya Ingin Ridlo Robby 
Nambah dari Fathul mu'in : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2883 


Ay BL naa ad poly oya Lele Jl oya Ae (UAS Il Upon) ag TI ya PEYU (Aas Soy) 

3/275y AE IA SY LSI 3 Sail 3 INN TSI Ge dala Yy SN oa lnlealaY, 
Kobul yang sambung dengan ijab dari suami seperti " zawwajtuha atau nakahtuha " maka hrs ada 
suatu yang menunnjukkan calon istri seperti nama, dlomir atau isyaroh, berbeda dengan imam 
assubgi, bkn lafadz fa'aaltu nikahaha, atau tazwijaha, nikah, attazwij menurut yang mu'tamad, 
tidak sah gobiltu doang («4s ). Juga tidak sah gobiltuha (ws) scr mutlag, jug gobiltuhu («3 ) 


yang paling siiip dalam gobul yaitu gobiltu nikahaha ( W- ) karena ini gobul yang sebenarnya. 
SAI OK. Jan yh Altana (3 Bo3 dal Yg S3 Amy Amel 39 LMNS 9 GNBYI cor GL il Uilen dy odUdl dilel 
Lesaiy S3 elnyle 3 GNLYI sandi Upin pelrad Ugal, C3 3 Lab Jaan gal Alina ey GAY dl Aina! Se 3 SYLYY 
HE Liat Upah be jitoYy oya) LSI Reba JI 3 La de Jean yk Alina 3 Lead Yy Calon Lel3Y. 
Wallaahu A'lam. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/467989453223868/ 
1854. STATUS LAFADZ IJAB @OBUL TIDAK SHORIH 
PERTANYAAN : 
Hanya Ingin Ridlo Robby 
Assalamualaikum. Saya mau tanya maksud ibaroh berikut ini juga dengan contohnya : 
Ini | MI are Pa Bb de j3 Jal Ul Ja le ai 3 Seed FI UNI JB, esa aa 
Pe LN Asa 
JAWABAN : 
? Hanya Ingin Ridlo Robby 
Ana coba ya kalau salah tolong betulin. 
Alay | LA are Pa NN ab de j3 Jal Ul Ja CA aa 3 Se FI UNI JB, owal m3 
4 
Berkata al allamah tagiyuddin assubugi dalam syarah minhaj, jika mencocoki terhadap suatu 


ucapan oleh suatu daerah dalam pengguna'an ucapan nikah, tanpa menjelaskan arti lafad itu 
maka tidak sah. 


Ana sendiri masih bingung dari ibaroh ini, silahkan yang mau jelasin. 
2 Cecep Furgon 
AS Ain PAI ar RU on ba Je 3 Jai Ll Jo AN md 3 Kedl FI LI JG, 


Berkata Alamah Tagiyudin Assubki dalam Syarah minhaj : andai sebuah penduduk daerah 
sepakat (mengetahui) terhadap sebuah lafad yang di gunakan untuk nikah Cuma status lafad itu 
tidak soreh (tidak ada kejelasan) di dalam kandungannya dengan makna nikah secara lughowi-, 
maka lafad itu tidak sah di gunakan untuk akad nikah.. 


Cara Kaka Ola pen All sama BANI 3 bath SSI 4 gamma! Sih Uanl Ulang Gali ANU Obong LS Joel) ALVI of 
Dj Of Upah ba jadil Da Sea al User Rana HL tema pal yag Cal ANN SUS oo Esa AI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2884 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Leake Ig Usa yA Us ain DAN SUS 3 esa WUS aa) Ob cedbaNy all gak Balaia 


Ijab dan @obul menjadi sah dengan lafad arab atau lainnya , tetapi di saratkan pada lafad yang 
bukan arab memberikan makna nikah secara lughowi yang terkandung didalam lafad arab yaitu 
bermakna mengumpulkan dan bersetubuh, jika ia mengucapkan terjemah lafad “zawajtuka” atau 
“Ankahtuka” umpamanya maka di saratkan terjemahan kata itu memiliki makna mengumpulkan 
dan bersetubuh, jika terjemah makna itu tidak memiliki kandungan itu, maka lafad itu tidak sah 
untuk di gunakan agad nikah. Semoga pas yai..! 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/436273596395454/ 

1883. HUKUM PERNIKAHAN DINI / KAWIN GANTUNG 
PERTANYAAN : 

Rahman Syarief 


Pertanyaan titipan : si A mempunyai anak perempuan yang baru lahir (bayi) lalu si B yang sudah 
dewasa mau menikahinya, pertanyaan'y boleh tidak menikahi bayi ? Makasih 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 
Masalah Pernikahan Dini Pernah dimuat di NUonline, 10/11/2008 : 


Pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan di negeri 
ini menyusul berita pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Syeh Puji, seorang saudagar kaya di 
Semarang yang berusia 43 tahun, yang menikahi seorang anak gadis berusia 12 tahun. Pernikahan 
Syeh puji diberitakan besar-besaran di media massa setelah digugat oleh Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan. 


Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau 
mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya 
dalam usia berapapun. Jadi pernikahan Syeh Puji syah secara fikih. 


Dasar dari itu semua adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Beberapa riwayat 
menyebutkan, Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia 6 tahun, dan tinggal bersama Nabi pada usia 
9 tahun. Sementara waktu itu Nabi sudah berusia senja, sudah 50-an tahun. 


Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. 
Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil 
belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, 
meskipun dia sudah agil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak 
perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbilkan mafsadah (kerusakan). 
Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii. 


Mereka yang menikahkan anak perempuan pada usia dini biasanya juga berpedoman pada ketetapan 
mengenai wali mujbir, yakni wali atau orang tua yang boleh memaksa menikahkan anaknya. Istilah 
wali mujbir hanya ada pada madzhab Syafi'i (dan sebagian Hambali). Pada madzab Hanafi dan Maliki 
tidak diberlakukan ketetapan ini. Pada madzab Hanafi bahkan hak-hak perempuan dalam pernikahan 
lebih ditonjolkan. 


Sebenarnya dalam ketetapan mengenai wali mujbir ini pun tidak mutlag. Dengan menjadi wali mujbir, 
bapak tidak boleh serta merta memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Sekali lagi, 
dalam madzab Syafi'i pertimbangan maslahat-mafsadah juga diterima. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2885 ) 


Dalam kontek Indonesia, kita punya undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang- 
undang itu merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih setempat atau kita sebut sebagai ijtihad 
jama'i, yakni ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu 
masa. 


Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas minimal usia 
perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Lalu juga ada pasal lain yang 
menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan 
tambahan. 


Aturan mengenai usia nikah itu juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 75 dan Instruksi 
Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 


Maka terlepas dari persoalan Syeh Puji, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa ketetapan- 
ketetapan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Republik Indonesia harus dipatuhi. Para wali 
atau orang tua harus memberikan kesempatan kepada anaknya dalam menuntaskan masa kanak- 
kanaknya untuk belajar dan beroleh pengalaman bersama-teman-temannya yang lain, sebelum ia 
bekerja atau menjalani kehidupan rumah tangga. 


Lebih dari itu, para wali atau orang tua dari anak perempuan juga harus berlaku toleran dan menerima 
pendapat dari anak perempuannya itu demi kelangsungan masa depannya. 


KH Arwani Faishal 
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU 
Juga dalam Hasil Bahts Masail PWNU 2010 di PP. Mambaul Hikam Mantenan Blitar : 


Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih berumur sepuluh tahun dan 
masih duduk di bangku kelas empat SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil 
pula secara agamaf(syar'i), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk 
menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut 
dengan kawin gantung. Perkawianan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi 
(walimah). Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi penganten dalam walimah. 


Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung dengan ijab dan 
gabul yang diucapkan penganten pria kecil didampingi penganten perempuan kecil, adapula yang 
ijab dan gabulnya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin 
dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga 
kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan 
berumah tangga maka mereka dinikahkan kembali(tajdidunnikah) dengan didaftarkan ke kantor 
urusan agama(KUA). Padahal dalam UU perkawinan dan UU perlindungan anak, anak di bawah 
umur enam belas tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi 
pidana. Pertanyaan : 

a. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung? 

b. Berapa batas usia pernikahan baik bagi pria atau wanita? 

c. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti 
kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika 
salah satunya meninggal, dan lain sebagainya? 

d. Apa kewajiban kita jika pandangan figh islam berbeda dengan UU, seperti batas usia 
perkawinan? 

e. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidi an-nikah)? 


Jawaban : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 2886 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


a. Diperbolehkan, apabila ada mashlahat dan persyaratan dilakukan di luar akad. 

b. Terjadi perbedaan ulama, ada yang tidak membatasi umur dan sebagian ulama membatasi 
dengan usia baligh, sebagaimana Ibn Syabramah dll. 

c. Benar, hanya dalam prakteknya wali yang harus menangani. 

d. Mencoba mencari solusi terbaik dan paling mashlahat. 

e. Khilaf menurut Imam Al-Ardalbily hukum nikah kedua adalah sah karena dalam akad kedua 
terjadi 3 & du. Namun menurut Imam Ibn Hajjar nikah kedua hanya dikatakan sebatas akad 


sandiwara (3, 5 ais). Sedangkan konskwensinya tidak merusak akad yang pertama menurut Gaul 
Shahih. 

Referensi Kawin Gantung Dan Usia Pernikahan : 

1.171 —a AW HI Yaa 

Sy Ula Ga Beta pall maja VA aan) al Ulai23 me YI S4 gag Ragi yaah Ga Serena Alat JII mah 

Oa Sl CSI II Lt Forlee Y VI BAL IIA SU PI Ja mas le as (Ore) (ES Lb BP id 

Bojada dy (Ly & yna yeh Sg Pal tila . JP akal mag 3 GA ESA Sae So BPR 

Oyong pesat al33 donsar IG, Jilly £ alel lal SUS sledi y gi. 

nakal CAS ya Brio mag Jr de # UNY oi aah opal Ja Ran el Rai pegin yeee JS Asa Lt 2 pan 

ob kada (2): 

1 — ptt YG had KAA Ol SELAI ya PI ya ym SW) #Il5 d3 3 — MAT DU ay — Ioiull Sae Ola 

da VI BANI OI Y, KIS il ID AI ll Anin Be da Is ah (MOS EN (LI SI, 

W 03| Yy dlbsy aj WI de ya Jas (Ela. 

2 PES Apk WC SI NI (32/24: yh (Kah ANN SI li 3 LUYI 3 NI 

Ba 

3 Sea bagi Leena ay CL) Kama Ra Ul 3 cry ca Al UT) Gal eny HEJE UP Bnkoo yag Lala il Ela) 

Olgkao UP alus Gal ootd oya BA da High Uiagt pluny Male Al dl il maja ae Al on). 

Ad aa te ma IP may ai on BP oa Tn yag AS eat Ode (is teh) HI Hula ye JL 

Wap nga Lapis Al ab de EMS joe de Gt yee ya AN Ad Bpk At Jeng Kang Olahan LA Ae 

das Ab ay gran oil AL Aa Long SMS jr CAS og Kadi UAN Ipa. 

5 5 WI Ken ag Hg Hal) Blang Pala ay Ji gia D3 BESI DI Ady Ubud gaya Toukaan Ia DG J5 

3 ja, 

2. 174 —ae pama AA ANA 

VI (ISI) ia ia Lo Us ada 2S il Sma DI ag Oa Real dng misal mas BA D pl WNIS 

(IE) WII AE ya OS OT (IN ea 5 Leena OT (LI 2S oya Lennyaa OT (AI) BAU Blake Lean Aa OI 

AI ledeng ISO VI LI PA Tag PS Mlati Glenn NI (oral) jek Ta JI OS VI 

ae aya AS eta ya Ol yk3 Wala James 3 PP UYA de Oo lt ga oh. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2887 ) 


3. 6688 —ao mall el AYI MI 


SL YY Goilemlly pal l3 Bob Gel HI LS S0 yani Opi doel O pil) pesat Cl9) ya Gagal UI Hb ya 
Pisa pair mate LN Alah ya Juna lgi Aan pala 3 AAA, yag Ragi al (Ely Ina “ata! Taun de 

OSYI pe UELB BUS 3 Aa doel Of Cod cb 1) Y) Cile aah al Oya al OP mama d3 el Oygaaa 

ISP giaa Oya lai OSYI eU —2.p jdly Jini la Ralat @ bjasa —1 315) 2541 ale cai Le Ia, el 
AA El HI Le gaya Op Jah SAS 1P lol yaa MIL ada orlyy OT Aulia! yel ASI el oya Atm jin es 
AI al as Alah le (2/46) Ah OI jai AJI OSN IP RAN JII G3 PI ya AdE  elaii 
ABU Sy. Mean faua Ia siy de SI, SAVI te Ata an & ya 

1 Ajak Wyio 2 ,UA Ala YI Ja OS Ale mb dy dalil ol yis Tatata AA JI oa Ale yah JS. 

2 Oh de Kail JII Op ai Ai Hal ad knabsll JII G3 Ul LAMA R3 ian Bas IU Ga Pa yang 
9 Bias Kn plan God! 3 ma Falah JaS31 ag (16) BN G3 US, lite jie Rasa BI, Uale jie AU il Ala 
Blad! 3 3 pda Rana yan JUS) Amy Coil ega osk of Ne Lis OI Ia joel SU. andi uya Bhs Aonlud plan Bed 
ASI 3 Sell Halal Blel pa lela .& JI eleoi 3 Lagiuko Ad Undy F aldi Lanal ola JI LB 15 3 iis AI oya LIL Au 
dag Aka AI j3 yes Rana LS) Ag & all GALAN sol If IL (18 pp OP Gel BLAVI ed Uye Clajk 
AI PIL ya JI OSN) 2. Lagnaanor Ikat Wlyeo Gaun dd ond ISI ee k OSL lg lay 3s WI LS) 
Aorly Aliniah jual! soal Lai jali pb misal ola) Sunil ale de yA AL Hetal 3 Uli SL Ul aaiil ya basil 
Kumbat IP Lake yi Land Ga IS daly denga ily syg lis oo gia PLS torlyj Jay Ady Bjlbel de atidl Use gaya 
Bb Ain aa la ISI Riko ad Uus 

4. 144 —ap old el JII Is 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/469459213076892/ 
2064. HUKUM AKAD NIKAH MUHALLIL 
PERTANYAAN : 

Ida Layyinah 


Assalamu'alaikum... poro alim. Bagaimana hukumnya menkah yang diniati hanya untuk sementara 
( kalau tidak salah istilahnya Muhallil ya ? ), menikah hanya untuk membantu pasangan suami istri 
yang talag 3 x setelah itu dicerai dan dikembalikan lagi ke suami yang pertama (nyelani - 
ngelaten madura ), Mator sakalangkong... 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


Disebutkan pernikahan tahlil haram dan tidak sah, karena nikah tahlil termasuk macam dari nikah 
mut'ah. | asnal matholib 3/157 J. 


Jika Niat Thalag/nikah sementara disebutkan pada Waktu 'Agad Nikah maka Nikahnya Tidak sah 
karena termasuk Nikah Muth'ah adapun jika tidak disebutkan maka hukumnya Sah. 


Jadi Nikahnya sah-sah saja akan tetapi hukumnya makruh. 
218 20 SW 2 del ordUdli dileh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2888 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dala Wib 3 jd La akad calo 3 V3 ag Lai je JB aa aa Yg Si Ga ae Se cb UN, 
Cal aa SI ad Aid Gd Lama da js 


Intinya : jika penyebutan nikah sementara/pakai jarak waktu itu disebutkan saat ijab gobul maka 
nikahnya tidak sah, jika tidak disebutkan saat ijab gobul,maka nikahnya sah. 


183 213) - ca 
Bo jisy Lagi (TSS ay da (Lb ay ola sb J3 (Ob ea KL y al (Baen) BEI ES ,) 
CI Ana ASI plg abi MY SI mam dai (ay MEI Kalo 3 3 

Tekanan : 


Kita harus tau inti dari tidak sah nya hal tersebut gara-gara apa..., yang lebih enaknya hukumnya 
makruh sperti keterangan di i'anah. 


218 20 WI 2 del ordUdli dileh 
dala Ul Ul Aiadl ealo 3 US dy ea JB MI ga TSI aa Yg CSI ala ae Sama ob aY 
ARIS gass GM ain | ia 3 Loan dl, Ja 


Yang dimaksud Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy bahwa nikah muhallil tidak sah itu jika syarat 
pakai jarak waktu disebutkan saat akad,jika tidak disebutkan dalam akad maka tidak masalah,dan 
nikahnya sah akan tetapi makruh 


(29 pe da) — el alel 

Lagi TG Id Gb ea al al ad lo BBW TI Ie bb JUS AM ruak TP 

Pe Sad Joel) Joni AI ad peka dala AI up dj Ja Ia Caleg Jualo ganas V3 KI Anak AI Na Ob 
OA dg TSI dada SB SUS oa yamia bob pb oya Iyalis € Ala Jd SUS de Ily 

3S PI 


OB SI mama Sh Jl Aid Ueao 3 M3 Leg Lagi CNP daa Il Gb ea ISI Sia GIS Ih 
Aa SSI) TSI ae bb De Urai UU latis € 3 ya ed de OI Li 

(136 21 dy» Hi Ie ea 

onde ya Tel aral Sd OST 4 Yi Ah OS 33 Jab ale Us ISI UT 6 ai Calo Ga Il oa Ron pas Ja 
Joat $ 

(328 PI day Ae de ai id 

Je! Ganas YG AAS dad RSJ Aue Lily « atas bila (Ad Jlndly load! Al ad ) 1 Laad JA Ae) (TS mad) 
Akal! 3 JII lil pg DG Vio GIJIS BLU SU Ol Rona ae jg. ala al Alia ala 3 ig olga adl Ik Uillas 
ahlaa ya MY 


(108 21 8.) — SIS LS MY Feed HA Ie JAR adil 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2889 


Oom oya Wil tra Sa SN end Aid Gd Loyang dala Uti PUT adl Co 3 US Sy La MU Ja, 
Sl-di 
(de Ogpy Il Jap Lol nian 0 S3 OS Uk el Gelar GS oa play 2 UD dalan oi Alas ME ya 
OA BN ya eng pra ji IL nail Uh Iatis Pala J3 S3 ea tb da OA Ul Ob (AI ae Hy Aj 
ol alat. 
JUAL OT le Leg ay den ga RN GAN Bole (WBS yA ah ia dala Ubi Oly GNI OLES JB sang aka 
VI PU YY Kata Y af Uallap Y Of Dls AS Ob Ad Gentan Se li Ja BAII be jady | SY Soya pp LS ap 
add NON mand din DIII by OM Aa daa JULI Ugigor oya SAI OS Of mad SI Jia Sen 3 
MY dl de Pay ARI 9 pain SIN mand SJEYO Je lenyP Jo SBU oral Lele Ge OK SJ 
Ol akn AS, as pad MY mis | oral Ula oU 1) Lala Y of Lb ASG pasal OLI, mad. 
dng Soy ad Jp Se VI IL Ha eat ah Aj Aid log Sab (den da 
PSU ika ya SAI Jami 
301 2/1) - aj au 
ae 3 A33) ea Aoa pe Jay dal CESU ga maa | Lil Jala Slam JG ISP Aib pdl 3 SI 2 H3) 
Je ES yag Tail PN 02 AI My Jln aral Sa SI min Y db dh OS j3 Jd dala Uas 3 15| UT adl 
WI ANE 0 yo SUS, ai Gi ara 2 TE aya PAI OY Wi gama 

2 Muhammad Mujtahid Muthlag 


Ikut urun ibaroh yaaa... Tidah sah, kecuali seperti yang disampaikan kang sunde dan kang 
hasanul zain.. ya'ni tidak mensyaratkan penyebutan lafadz IHLAAL nya dalam 'Agad dan hanya di 
niatkan menthalag nya ( cukup hanya niat saja ) nanti agar menjadi halal bagi suami pertama... 
akan tetapi ini makruh.. dan akad semacam ini fasid. 


JG ISP ea 3 Uni Jl bada Y Ol: 1 bag ha maan iB JUNI Aa USU op Allan Jero TIP BL SLS JB : 
sky Ugdbys ISU JAN andi Jis ie jl oil Uas Isl sil Gde lerny 1 JB jl, Ugillal US Dia AYG Long 
og K0 dp Lena dl nyai GNU Aas Gg be Ogah Lena II Ud akal all Ia le 
Dm epas LS Noel tp da al de ai 
KESIMPULAN : 
? Hasanul Zain 


Jika Niat Thalag/nikah sementara disebutkan pada Waktu 'Agad Nikah maka Nikahnya Tidak sah 
karena termasuk Nikah Muth'ah adapun jika tidak disebutkan maka hukumnya Sah. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/494253380597475/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2890 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2154. SAKSI NIKAH NON MUSLIM ? 
PERTANYAAN : 
Fahim Ciersev 


Assalamu'alaikum... nderek tanglet, apakah sah nikah seseorang yang salah satu saksi nya 
adalah seorang non muslim ? wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 
2? Hasanul Zain 
Wa'alaikum salam wr wb...! Jika memang Saksinya hanya Ada Dua orang yang satu Muslim dan 
yang satu Non Muslim maka pernikahannya tidak sah karena syarat sahnya Saksi minimal dua 
orang yang Islam "Adil dll. 
2 Muhammad Mujtahid Muthlag 
Tidak sah menurut seluruh imam Madzhab kecuali hanafiyah yang membolehkan salah satu 
saksinya (dari pihak mempelai perempuan) seorang ahli kitab.. Dan hadir nya saksi wajib ada 
ditempat agad menurut Seluruh Imam madzhab kecuali Malikiyah yang tidak mewajibkan hadirnya 
saksi di tempat akad, hanya pemberitahuan setelah nya. | Figh 'Alal Madzaahibil Arba'ah 4/797- 
802 |. 
Laga? bb pidag jini) jp LAUS Lagilae ci J4 odae Unlile Ul S3 Sola VI mana NB Sole ASI bag ,b ya 
PASI HYI IoleS nadi DG Upaat” Urakane CralKis USG UI 
Ang DG OLAYI al das id cgan Ih UYS Bi Aing DG Aly # ld ) Jill : Ig pb Kam d pet 3 b jitag 1 dal 
Bb Cndibl ya UAS gl yan paA Bola LS Aing dil Laluna Jen jlg pasad STAN SS IP VI Onendil Boledy Oral! FA 
cie da 
Jang Ol JUS RSJ Hleey Jas Jyely PLAY das Old Agita | ISL Andi ie oyeBII Oyong Bogo Cile BNI Gil 
de aah Jaith Up yakin gd Ala Jis LA padam lal Jgpsall Ol ha Ja yaa Ona Of pe Y SVG S.P asa 
BO2-797 | 4 3 an HN 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/5012372532324211 


2160. AKAD NIKAH WANITA BERCADAR SAHKAH ? 
PERTANYAAN : 
Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


As salamu alaikum. Deskripsi : saya mengidamkan wanita bercadar | WANITA BERNI@OB |, 
andai suatu saat nanti saya benar-benar menikah dengan wanita bercadar yang otomatis akan 
disaksikan banyak undangan, saksi dan wali juga yang otomatis mempelai wanita tidak dapat 
terlihat wajahnya. Pertanyaan : 

a. apa hukumnya wanita menutupi wajahnya saat agad nikah ? 

b. apakah sah nikah yang mana saksi tidak dapat melihat wajahnya..? 

JAWABAN : 

£ Nabilah Az-Zahrah 


Ada beberapa pendapat mengenai pernikahan wanita yang menggunakan nigob : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2891 ) 


Pendapat pertama, saksi tidak diwajibkan mengetahui mempelai wanita,namun hanya wajib 
memberi kesaksian jalanya pernikahan. 


Menurut imam godli husain, syaikhuna ibnu ziyad, syaubari yang mengikuti pendapatnya imam 
ibnu hajar : tidak disyaratkan saksi mengetahui siapa mempelai wanita yang akan menikah, 
namun hanya diwajibkan bagi saksi datang di majlis agad nikah dan memberi persaksian jalanya 
akad nikah. Dari pendapat ini,maka jika saksi tidak tahu siapa wanita yang akan menikah maka 
nikahnya tetap sah. 


Pendapat kedua, saksi wajib mengetahui nama dan nasab mempelai wanita yang akan menikah, 
jika saksi sudah mengenalinya sblum agad, saksi sudah mengetahui nama dan nasabnya 
meskipun tidak melihat wajahnya maka pernikahanya sah. 


Imam romli : Jika saksi sudah tahu atau kenal dengan mempelai wanita maka sah,jika tidak maka 
tidak sah. Karena hukumya wajib bagi saksi mengetahui nama dan nasab mempelai wanita atau 
mendngarkan suaranya mempelai wanita dengan membuka wajahnya dengan membuka 
nigobnya. 


Menurut imam 'umairoh : Saat agad nikah disyaratkan bagi saksi untuk melihat mempelai wanita 
sebelum agad maka walaupun saat agad mempelai wanita bernigob nikahnya tetap sah, namun 
jika seblum agad tidak mihhatnya dan saat agad mempelai wnita bernigob dan saksi tidak 
mengenalinya maka nikahnya tidak sah, karena mendengarkanya saksi saat agad seperti 
mendengarkannya seorang hakim terhadap suatu persaksian. 


Menurut imam zarkasyi : tidak sahnya agad nikah ketika wnta memakai nigob ketika tidak di 
ketahui nasabnya, jika sudah di ketahui maka sah. Keputusan hukumya saksi yang tidak 
mengetahui bahwaa mereka menjd saksi dalam pernikahan wanita bernigob yang hadir dalam 
majlis agad nikah tanpa mengetahui mempelai wanitanya maka cukup dengan hadirnya dan 
khabarya mempelai wanita. 


Dari ibarot imam romli dalam perihal persaksian, sekelompok ulama brpendapat : tidak sah 
nikahnya wanita bernigob kecuali 2 orang saksi mengetahui atau mengenali nama, nasabnya. 


ISP Ge Aa Bo ya Ie Bol Jafg y nd enak Kara Ja ON Kei Ro UM OT Yg Rong o yel Aa bb pda Y) 
IIS Canon PI JB LS Aini Ol or AS egale U gek Ja OS Keaa Rn UM OT Laka Of ab JLN Sold SIN Teo 
leery air Wo de Olga Jl Upon Lee 9 pel yaa oya HN 9 Ig pm GAN Ab yag Gong OLI La Ia 
Lesle dis la, kia J3 OlaaLadl Lal Of Adisil BIA le CSI SUS 3 basa dil bely 2 as JBg DU ed LSI ol 
Ayah SIS if ale CASN SU Bole SU g Latul Ain MALE p Latul OY sar | OluaLAdI Lah pay Asin ay 
SUSU yel Adya pa oya D mel Real Org AL LO pala OYI SL). Kengdi Allan (0g Teman YL 9 Cm 
cd! dile) 3) og Leg Lori OluaLdI Uga,e OP VI Aaitae USIA oi JB Sole! GO) pola lal) lay int 
YA 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/508450392511107/ 
2221. MENGAPA SIGHAT NIKAH MENGGUNAKAN FI'IL 
MADHI 
PERTANYAAN : 
Harar Ruddin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2892 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Terima kasih aku senang sekali bisa brgabung grub ini .aku punya pertanyaan maslah nikah : 
bagaimana seseorang yang menikahkan (al hakim/godhi). Mengunakan Fi'il madhi , seperti Men 
lafadkan "Nakah tuka". Pertanyaanya : 
1. Syahkan nikahnya oreng tersebut ? 
2. Kalau memang nikahnya sah kami minta alasan nya 
3. Kalau memang nikahnya ga sah apa orang tersebut dikatakan berzina ...terima kasih 
JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 
Coba baca dulu syarat-syarat shighot nikah di FIAIH MANHAJIY IMAM SYAFINY : 
kamal Ig yi : 
AI bg pad kamal 3 bjadag : 
UH AB gg Eye NS Ulry 3S $ agan Gada Ly 1 TY d emaa bik o d — . 
Ry Calaj Aas Ie DYAN cp AJ AMIN 3 Ole og! OWbalI LAY € Lagia GAS Lag GLEYI ma Ia baal Ul, 
dls JB OLI (id. Aid) OLI Gaya ON : 
PS LE UAS sb UB dk dy TB pelat Pn SI Ea ASI SL USU 
Ailusl Ud ab JG d3 ore Opo) (37 1 Op hana MA dar aa bo 
HA Jgary JB Tini dg» | UAS Land pny Hijleat AI goal AT 2" maja Bel £in & Usa yya celaddi yaaa L 
(TSI key Jeda BN) . 
Ii Gg EVO ea bah ad 2: 
Pai? II JUS Ela ora 3 ma JB pg TI Ain de LE ma JUS gal Uli 3 Id JB js 
TSB je la dik Ceng PURI La UI Any 
Tang Hala Jd) AYI dong gbi » Raryall RAI Mella gag Toamall Silk IKI A2 penang 1 Tali ak TI Mis 
LA la Y TSI gala! Jai OY € and let «Raya RN Ol ag Tong day lai OS Jp CSI Xie as 
ad Cab RSI Ba ly Ae maag Y US Bh TSI dis Lagian ASU « jne 
lele RN, AI JI EA USU Bli OI SI Leg ge aah Salat 1 0g aj JA II AMI bd, 
AI. 
PSI Legi OlailalI OLS Of 2 Lgakgady Co 4 Legal GL de Ogalap Y 2 yet) 02 pdl Ah ba ata SI Alie) 
omi. 
HE Tong dg AS ab. one if po Odia OLS gl yan 6 RL ASIN Ain Y SLS 3 1 RSUU IKN dis 
Coy WES OI tai nan d4 Lal lay CAB 1 Jp Cal € aji dl ASI Jae ega It? mela jl 
BUSIL Anu Y CE, CLS 
As U4 Alias UB 6 2S SNI O gala gia SAN ia GAY II ag € Ragi Oo PIN Bola| UP 2 kaga oo II LAI 
aral BA da dp UY al. 
V BUSI, e BUSUI Ipa Jy3 Atlas MY cela US dian DB 4 O pebail CLS SI VI Upi Y «Rais an lal ca If Ul 


DN B Aiay 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2893 


Jie SY JLeii —3: 

Ba GIA EKA 0 gal Elina Rong Ja JB Jb € mai oa Ja Ja ya AYI Jis ot Lal Rana Spb ay 
da 3 JI Ka Ai JAE Jai ALI mt Jalal! Juli peng € Ada aan de Lela la SE cik, 
Akal Rona 3 ia YP 4 alan 4 ii 1 pandll SK el 4 Ie22 Tail ly oa BAN 

Ii Of dl oil Adlal sp —4: 

MB md AI IR ede get ddI oa ai oa Ja aan Ol Jd SSI, al Uler3 ? Rony Uh d3 ja 


Any jg Akal! Gani dg ALI Jlat € Ekenyj 1 Rong Us dak Ol J3 Ale atlet gg 1 mai JUMAT, 
Aini AU Jd Ge BLII Ani Ralat Oladi « Jai . 

$ jamin Kawal OS ol DD: 

JA 4 gaul Ekor) AA Ola skor IS 1 Roryl dy JB al. bag (de Aiala Yy € Jattadl Jl aini Mie Tila) mai 
dial mad kg 

Lal lai mamah lela A1 mal Jl 4 Lalu) Story Ai OloaYI 3 CAS 3 gal SS Ol Rey dy JB Jy 
€ Gg bg pi de Aitalas jl «Jelita Jl AAL «LSI Ot ya OJUT dale UE 4 Uma OS lai Aas ON 
Akal Cdatka la Jaka 6 AI gong All 6 Jaitad! Jl Ada AS sa 

aillas Aamall USU ol —6 : 

JL aa Una 1 Tony Ig dB al 0 BE pai 1 UgaS gl ina gl AAS 1 Kala SA, II AP aa 
Soy Tapa Tali TSI oya la OI 4 pall oa 3 lal Aan d4 kepala Ca mai JUS OB ay Alah tim 
API Tag pp 0y3 (LAOG 5 (3) Kanan Fani gado Ola Tel SA 1 TIKI) eka € AI Iyo) MOS El 
Oli OLS yah €RAI pg Il SS pp A8 AI Of ella oya P kran GS is SM gl Aa let" Ja 


ai Ga yang Le Indar Yg 6 Alam onali se ed Gta". 


Sighot nikah memang harus nya pakai fiil madhi, untuk membedakan nya dengan "azam / rencana 
akan menikahkan" di masa datang.... jadi "saya menikahkanmu dengan....- madhi ", beda dengan 


janji / niat besok "saya akan menikahkanmu dengan....- mudhori " 
Ankahtu - fiil madhi muta'addiy dua maf'ul karena asalnya dari nakaha yang mutaaddiy maf'ul satu 


yang diikutkan wazan ta'diyyah af'ala.. Terjemah yang pas : 

Nakahtuka - saya menikahimu 

Ankahtuka - saya menikahkan kamu 

Kira-kira sah nggak hakim menikahi calon suami...bukan menikahkannya dengan calon istri ? 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/502073613148785/ 

2266. BOLEHKAN GOBUL LEBIH DULU DARIPADA IJAB ? 
PERTANYAAN : 

2 Muhamad Daniel Rivai 


Assalamualaikum, ada pertanyaan titipan dari seseorang, sebenernya dalam ijab gabul pernikahan 
mana yang lebih dulu ?, bolehkah gabul dulu baru ijab..? wassalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2894 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Wa'alaylumus salaam, dalam agad nikah mendahulukan gobul dari pada ijab hukumnya boleh / 
nikahnya sah. : 
dak Ala paba Taj Jah dia Leon 9) Ji Eling USB ang) Semu gall ad JB PLS gan Ur) las Lidya Geera dal JM 
SI 3 oa Keran ma JB or serang Small Jepad IE Ie Ja pia II mang YA YP yi anal 
VI Haa BP Ia JW (JA lean YI ori GUI 3 Ueery al JSI 3 ekengy kis AI J3 
2 Brojol Gemblung 


Wa'alaikumussalam... Imam Nawawi Banten juga mengatakan sah akad nikah yang gabulnya 
lebih dulu daripada ijabnya 

ala lau 301 : 

sa kista sita Bg ob, amen Inna Usir ga SAS Sky A3 gg Tak Al SMA A3 Ughos Sal gai UI goni BA 

a03 NA cam jail gan sh 3 ae ANA 03 J Us SAM 3) yaa Iga ga Wak Usa Wal eh, II pal 3g Wisle 

si32p 2 Jl, balon Lana Mainnya pake Sl 383 U5 yee Bk Sl INKA A3 Ugh, liSatSgl 


Dan sah akad nikah dengan prosesi pendahuluan gobul atas ijab karena hasilnya hal yang 
dimaksud. Demikian sebagaimana calon suami berkata "Saya terima pernikahan Fulanah", lalu 
wali berkata "Saya nikahkan kamu padanya". | Nihayatuz Zain 301 |. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/562811003741712/ 


2216. SYARAT PAKAI ALAT KONTRASEPSI AGAR TIDAK 
BERKETURUNAN 

PERTANYAAN : 

Nabilah Az-Zahrah 


Assalamu alaikum, hukum nikah yang mensyaratkan dalam berhubungan suami-isteri 
menggunakan aat kontrasepsi agar tidak memiliki anak.. bagaimana hukum pernikahan semacam 
ini ? terimakasih... 


JAWABAN : 
? Fakhrur Rozy 
Sah bila sarat dari pihak suami, dan batal bila sarat dari pihak istri. 
Ate Oia A3) elang daa Ab elo Ayi bb EF DS Un glas Y dil Ada 3 b,3 Ob (256 /16y Hae a34 £ ym 
ot Aly Ke ye Gea yh 8 SY Pnga 92 SUN aga gal ola) (le po al la JA SI ebi 
BAN Agen ya SAI OS Oky ca Ga LIS OY candi aah Taj! Jd ga bd Ia OS OP 68 sad Boa Ay ae 
Ii lk Aly Lake Gm CS OY Will Ji 
Mengenai syaratnya : 


- bila di luar agad maka tidak berpengaruh apapun 
- bila dalam agad, syarat tersebut tidak dianggap, dan mas kawin beralih pada mahar mitsil 


Jd AG aa bo 3 SU OB 4 Lea Lag ce MR AYO bia Al aa (Jr Ula (H8 HP) cas adil Au 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2895 ) 


Cena dan Boy ly ASI pena Taat oa RAY Ol bit al It 1 ala dal Koe uraa 3 ebi puas 
PB BUSI DASI Ron Aa Kama pa 4 PP 4 WAY jl Lady € TSI o pait JAV bh ISS Jl sen pa 
aa dag 1 mark JB) Cod Jus. 
Haa DO olga ea pdl pad Ulat Lang oya Len BY OT beda Bal ey 3 (de Ulinny (G1 100) ed pal Tag 
Aj Ad 0 yel aj ll SUS pl Ol pai Lb BII bb yA Too LIL Kana € KAA Ad Aa 4 Ali pl Ali 
Hghlan yag plan IE 2g mali Vesaf A8 OY 4 Hita Ugal Jokes yf Layla png 
? Nabilah Az-Zahrah 
Ipad gd kemana ad SAI Udar HA Aan) Gili 5 U Lali Y ol Je jl da NI lala Y Of Je YAI J) 
SY ba Y ol aa ba (5 Roni elalls Y Of Reny JI ob ya ISI OMIIU Led de LAI AL, OY 1 J3 LOL 
SAI JEg ebi D3 bea ads Of 1 UYI JW cd JAV Of ba WAS Jp Apale OA, SP Ala cak : 
JP enda OT aa, 
JA Ay mi II Ip 1s 
Ul Y of bee Lery3 Oly Uap Y Of DASI Ceng | kentu Yi Ula Y Ol deal map Jati: JUNI Kay Ap 
SS j3 Can adi Baby Ih OLS La pasang mad tema Ulas Ol EA ep ena YI SL OB ega 
123 Or oU log, mual de by pd ali bb pd D4 nail WS Ae latiny cakall J3 SUS uya 
US Ga Ab Ol HKN Jar Reny ab Op BAYI lalis Vol Ie WAS Bip bae IN 
0 0... 3g 9» B0. 9 -.. 9. » 9 -... L 09. I- 3 9 22 20 eno 8 L0g . - 
Da SA All nak png Oa ad Ge BAN yi Ja Alone 37 Jo OA Yi — 
Sl Kebal ala Of anjar de ae AL Sea ST NP UP AA ia ba ji OI 
ea GB As KS ENAK an BUY WNA Kh Pia Je 
EL Ale gl JESI) mlmali tai BE Xu eU ape DG Of Ang UI JB IK BV We dh, 3, 
Jedel aus AKI 
Un an Sh SI Jar Kail Lelo Ih al de SI Ia IU GIE ab el ba ia toa dh 
Ja Aang ab ja Op HA NI Uap UST Ie GAS Jp ebeg Alia ama 23 Uas Gay Il il aja dg ba 
Para -90.. » 9 -... Aa La Dena 2 ne LUAS PN SN Ta Ra PPn Mo 
(P3 Olepny Ah ga Sans ds Sy Lelang Ol (le Lena Il Gas IU AE aa ba oh 
0. 2 0. 0-0 L BIL 22 0. 20020 0 0 0. 4g, 9» B8 0. 09 
Ea yoy mb abal data bj Ja BAN bata d SU kuala Gal 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/565997026756443/ 


2314. PENYEBUTAN MAHAR ALAT-ALAT SHOLAT 
Oleh : Katibpcnu 


HASIL MUSYKERWIL (MUSYAWARAH KERJA) PW. NU JAWA TENGAH TAHUN 2013 
KOMISI BAHTSUL MASA'IL WA@IIYYAH : MAHAR BERUPA ALAT-ALAT SHALAT 


Deskripsi masalah : Ada akad nikah dengan shighot: 
Ula Aga yaaa DB ay BUS Wa paman Wee 933 Wan SI 
Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa alat-alat sholat itu bermacam-macam kadarnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2896 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan berbeda-beda jenis serta harga / nilainya. Seperti contoh pasangan pengantin A 
menggunakan mahar alat-alat sholat berupa mukena bahan sutera, sajadah, tasbih, Al-Guran, 
sementara pasangan pengantin B menggunakan mahar berupa mukena bahan katun dan sajadah 
saja. Dan sering terjadi pula yang diberikan itu tidak hanya alat-alat sholat saja, ditambah emas 3 
gram misalnya, sementara dalam penyebutannya terkadang hanya alat-alat sholat saja dan 
terkadang disebut semua. Disisi lain, pengantin laki-laki dalam gobulnya ada yang menggunakan 
kalimat gobiltu dzaalik atau gobiltu bidzaalik atau gobitu 'alaa dzaalik. Pertanyaan : 

a. Bagaimana hukum penyebutan maskawin alat-alat sholat, sebagaimana deskripisi di atas ? 

b. Bagaimana hukum akad nikah yang gobulnya menggunakan, kalimat gobiltu dzaalik atau 
gobiltu bidzaalik atau gobiltu 'alaa Ozaalik tersebut ? 

Cc. Jika tidak sah, bagaimana solusinya baik pada item a maupun item b ? 

(Pertanyaan dari PW LBMNU JATENG) 


Jawaban : 
a. Sah. Karena penyebutan maskawin alat-alat shalat termasuk SHADAA@ MAUSHUF dan sudah 
MA'LUUM (yaitu pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat dalam shalat untuk perempuan, 
dhi mukenah / rukuh) 
Keterangan, dari kitab : 
1. Raudhatuth Thalibin juz V halaman 588, maktabah syamilah, (6/250, cet. Daar Al-Fikr tahun 
1425 H): 
Pan En KN Pet AT NT al Aabas Ja Na .. dab 2adU Mela 3 btr Natal an 
2. Asnal Mathaalib juz III halaman 204, maktabah syamilah : 
rakay pa pas Uillaa MUI pa Lama Ot ra Ji Aa If pola ai SIKA Kp JI AI 
Kama Sl asli yaa Ketua yap Lagi ON KS ed DI Alat Legi dk ot di 
3. Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhuu juz IX halaman 245-248, maktabah syamilah, (7! 254-255, Cet. 
Daar Al-Fikr, tahun 1431 / 2010) : 
Le OKI GUI sdn olah BE La sll 9 Lian 


b. www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/575838639105615/ ( Dokumen nomor 2315 ) 
Cc. Solusi untuk item b, akad nikah harus diulang 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/570951029594376/ 


2315. AOBUL DENGAN KALIMAT "@AOBILTU DZAALIK" 
Oleh : Katibpcnu 


HASIL MUSYKERWIL (MUSYAWARAH KERJA) PW. NU JAWA TENGAH TAHUN 2013 
KOMISI BAHTSUL MASA'IL WA@IIYYAH : MAHAR BERUPA ALAT-ALAT SHALAT 


Deskripsi masalah : Ada akad nikah dengan shighot: 

Bs aah wo Aa Di LT fa D3 MAL 
Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa alat-alat sholat itu bermacam-macam kadarnya 
dan berbeda-beda jenis serta harga / nilainya. Seperti contoh pasangan pengantin A 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2897 ) 


menggunakan mahar alat-alat sholat berupa mukena bahan sutera, sajadah, tasbih, Al-Guran, 
sementara pasangan pengantin B menggunakan mahar berupa mukena bahan katun dan sajadah 
saja. Dan sering terjadi pula yang diberikan itu tidak hanya alat-alat sholat saja, ditambah emas 3 
gram misalnya, sementara dalam penyebutannya terkadang hanya alat-alat sholat saja dan 
terkadang disebut semua. Disisi lain, pengantin laki-laki dalam gobulnya ada yang menggunakan 
kalimat gobiltu dzaalik atau gobiltu bidzaalik atau gobitu 'alaa dzaalik. Pertanyaan : 

a. Bagaimana hukum penyebutan maskawin alat-alat sholat sebagaimana deskripisi diatas ? 

b. Bagaimana hukum akad nikah yang gobulnya menggunakan kalimat gobiltu dzaalik atau gobiltu 
bidzaalik atau gobiltu “alaa dzaalik tersebut ? 

Cc. Jika tidak sah, bagaimana solusinya baik pada item a maupun item b ? 

(Pertanyaan dari PW LBMNU JATENG) 


Jawaban : 
a. www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/575838599105619/ ( Dokumen nomor 2314 ) 


b. Tidak sah 
Karena tidak ada penyebutan kalimat NIKAH / TAZWIIJ dengan sharih 


Keterangan, dari kitab: 
1. Raudhatuth Thalibin juz V halaman 382-383, (6/29 cet. Daar al Fikr tahun 1425 /2005) 
Eh 2 Ikan sa 


#0. 0. 


ea St 5 2s 


Z Mughnil Muhtaaj juz III halaman 141, maktabah syamilah: 
na AN AJ AK Gi 2 li Bp Ob IR GA Oa 
Ai V1 gag DKI id ga dy Capai 


C. Solusi untuk item b, akad nikah harus diulang 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/570951029594376/ 


2328. JARAK WAKTU ANTARA IJAB DAN GOBUL 
PERTANYAAN : 

Hars Ahmad 

Asslamu'alaikm kg.santtri...... mau tanya niech, jarak waktu ktika akad nikah antara wali dan 
mempelai putra, kalau dzukur waku berapa detik atau gimana. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Dalam agad nikah jarak antara IJAB DAN @OBUL adalah dikembalikan pada uruf (kebiasaan|, dan 
menurut Imam @offal jarak antara IJAB DAN @OBUL dikatakan berpisah secara lama / THOUL 
bila jawaban/gobul dari mempelai putra sudah dianggap bukan jawaban dari ijab tersebut. : 

NINVY OI UI AA daan II Wr 2 Air BI Pa OS ob Jeli JUS Jan) 
2 Alif Jum'an Azend 
Sebetulnya syarat ittishol ijab-gobul di semua akad adalah sama... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 2898 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gal Worgy 1 Rong da dB ab ea oa Ja II ja ALI Jua Of ah Anal bg ,3 yag OIL AYI JL 
Gt JaR We Jail AYI om Jalal! Jae yen «Akal Ganas | kerlaj Ela 1 JUS GP 
dial Roman 3 ap YP 4 alay 4 ai 1 ngll SK Ul 6 a22 Taat Ely op BANI ola 3 Jl er » 
(Figih manhajii bab nikah| 
Sebagai bandingan akad jual beli : 
Km La yag 4 Ig 0 AYU Uas ata Le Jail, ALYI om Jamil gas Y ol 1 2 (da La aa no G bata) 
Pai net Ig ad Ala Yg Hall aa air NS de Jago Oa Jaan Pt ma SSI Kmrgh Ia «Mia al EL 
Jadi JW Ofy Alia pan Clay JP dy Jd pal 2 Lal jabat j3. Aall maag  e gadal Jd 
(| figih manhajiy bab bai' | 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575955635760582 


2341. NIKAH SIGHAR 

PERTANYAAN : 

Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum mau tanya lagi minta penjelasan tentang nikah syighar ? 


JAWABAN : 

2 Kang As'ad 

Wa'alaikum salam. Nikah shighar adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 
mahar wali dari pihak perempuan akan di nikahkan dengan adik perempuan/anak atau orang yang 
dibawah perwaliannya. Contoh ucapan nikah shighar adalah: engkau aku nikahkan dengan anak 
perempuanku dengan mahar aku engkau nikahkan dengan anak perempuanmu. 


2 Timun Lenk 
Kalau di hadits begini : 


2 (LALG) puma ae G9 IKAN 0 ti mag ale it Io di Upah Of ain AN (nh Ya ol Premi G 
PPI Iga al jasa y panen 1g. AKAN plug lea Jo AT) daan aa Tb sed P3 Sa "ie 
da AAN ay ah Sa dl dn Ge nh al Gan la nah at 
AN an ap PA Ol Ai yA AS Ye au Sl (2075) sala ily (LGA) ant yag (LAS) plum 
ag an Gg ot Telan KG 4 US aa VI 2 4 Gym Ae NK Ki KA Cyt KAN Ie KI eka 
Na ba Ke gn Maa Na an 

2? Masaji Antoro | | an aan Oa 

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakaatuh... Nderek urun njih ?? 


IS an OS ca jatah 3 denga Ol Uda Jong oa taat al al Jen aga Ol yag OS SK 338 VI (Jas) 
Ca ORA REI 32  peluny dala AN bo AI yang Ofy di0 AI ay pa oil Sa KSAU Bao Lagis Snly 
Cai SS tail Jia 0m Cry dag ad! BIAN SY) (Blak Laga Gg dal PAI denga Ol de Jar oya deal Jar JI 

JP Ul Kana 3 Lae JAS AYI aro Lal serai Ol de Gaal Ektrgj JUP UG Lor) ya Ata 

Serap Ol de LE aa Ulorgj JB Oky LI mang Blake Jah dal dong OT Glakall Jam ai yag Eluai G sll 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2899 | 


Labs Alai a35 catu Bj UM me abh yag Blend 3 old OY Jill ga Kenya OLS mao Hiks, Ekuul. 


| PASAL J Dan tidak diperbolehkan nikah SYIGHAAR yaitu pernikahan yang dilakukan seorang 
pria yang menikahkan anak atau saudara perempuannya dengan seorang pria lain dengan mas 
kawin agar pria pertama dinikahkan dengan anak atau saudara perempuan pria lain tersebut, 
berdasarkan riwayat dari Ibn Umar ra “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighaar. 
Pelarangan nikah syighar tersebut disebabkan karena menjadikan 'BUDHU' (kemaluan wanita) 
sebagai mas kawin didalamnya dan tidak terdapat mas kawin selainnya seperti halnya bila 
seseorang menikahkan anak perempuannya pada dua pria. Sedangkan bila seseorang berkata 
“Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku dengan mas kawin seratus dengan syarat kau 
nikahkan aku dengan anak gadismu juga dengan mas kawin seratus” maka akad nikahnya SAH 
hanya saja wajib membayar mahar mitsli (mas kawin untuk wanita sejenisnya yang berlaku 
disuatu daerah) akibat pensyaratan nominal suatu mas kawin. | Al-Majmuu' Syarh al-Muhadzdzab 
16/245 |. 


Oj O jaga Tenaga OS Ol j3 Oil nd laa Laga andy deal ENI Manga OT ds ata Jordi aa Ol ka) 
Jb BIL ya ABU ad yan al ea elang dala AN ap Ga ya JEIN mdi Go Y EI JU at sil Ja oya 
SU die Romli aU like pel Jag | OP d0 Yee IS) DV! ae Ala Ab Ogyiny ph yo opa Ubi ae 

JA ea teng ya Baal JSI Oa) Wa pdl SY yel 


Nikah SYIGHAAR ialah pernikahan yang dilakukan seorang pria yang menikahkan anak 
perempuannya dengan seorang pria lain dengan mas kawin agar pria pertama dinikahkan dengan 
anak perempuan pria lain tersebut. As-Syafi'i berkata “Aku tidak tahu tafsir dari kata syighar dari 
Nabi SAW, dari Ibn Umar, Imam Nafi' atau dari Imam Malik, dikatakan oleh sebagian pendapat 
disebut syighar sebab tidak terdapatinya mas kawin dalam pernikahan tersebut dengan demikian 
bila tidak menjadikan “BUDHU' (kemaluan wanita) sebagai mas kawin didalamnya tapi mereka 
hanya diam saat penyebutan mahar menurut pendapat yang paling shahih sah hanya saja bagi 
masing-masing istri wajib menerima mahar mitsli (mas kawin untuk wanita sejenisnya yang 
berlaku disuatu daerah). | Dalil al-Muhtaaj Syarh al-Minhaaj 111/58 |. 


Kesimpulannya : ulama sepakat pernikahan tersebut tidak sah... 
SAN peta OA aa Y) Lagi Glao Yge tenda PI A54 Ol de carelyf Ang sda Sa Ol AE ASI PSI Ul, 


AI op aja tis SI Sy Fr TM al deg el lima (de sala GS. 
Sedangkan nikah Syighaar yaitu bila seseorang menikahkan wanita yang menjadi hak 
kewaliannya (anak wanita atau saudara wanita) dengan mas kawin agar orang lain 
menikahkannya dengan wanita yang menjadi hak kewaliannya dan tidak ada mas kawin dalam 
akad keduanya kecuali masing-masing BUDHU'. Ulama sepakat arti nikah syighar adalah 
demikian dan juga sepakat bahwa pernikahan tersebut tidak diperkenankan berdasarkan 
terdapatinya dalil pelarangan akibat tidak adanya mahar. | Al-Figh al-islam 1X/106 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab. 


2 Sunde Pati 
Sepakat, nyumbang ibaroh sitik 
Bola JS gatar Oy day DI denga Ol Uda Jera oya dedy Ja ma Ol yag JSI TI aa Yy (LOL 2007 sa 
SAW Blako Lagin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2900 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/579013448788134/ 


2468. LAHN DALAM IJAB-GOBUL 
PERTANYAAN : 


2 Dahlia Cie Cew Jutex 

Assimikmwrub...afwan sebelum nya, ana maw tanya bagaimana hukumnya seseorang yang 
menikah tapi bacaan / ucapan nya salah dan tak diulangi lagi, apakah pernikahan nya sah...? 
Mohon penjelasan nya 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Lahn / pilun dengan mengganti harkat atau mengganti huruf dengan huruf lain dalam ijab gobulnya 
nikah hukum nikahnya tetap sah : 


ah aah SIS 4 tan NU bl Ilaalg SISA 2U pari Aa pb mag Y SI CA, sa YI PP duj 
vadi amat JAS gag BH AA maki padi ALA Ul din) ml pas le) p pny Pam Uji Ale pr La Ia 
YAYVI OI Ailee LI) SY 3 ai akat ale Jap US EL Ja ob SH 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/610086342347511 


2597. WALI PIKUN MAKA PERWALIAN PINDAH KE WALI 


AB'AD (YANG LEBIH JAUH ) 
PERTANYAAN : 


2 Mu'afi Kamal 
Seorang kakek yang punya hak jadi wali nikah sakit karena penuaan / pikun dll. siapa yang berhak 
jadi penggantinya ? mohon secepatnya..! 


JAWABAN : 


? Mbah Jenggot II 

Urutan wali nikah : ayah, kakek (dari sisi ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki 
seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 
paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah seayah), anak laki-laki paman 
sekandung lalu anak laki-laki paman seayah dan seterusnya 


PLP 019 SV HE SI me HE, IU Ialah ISI Gay SI 3 917-167 ASI 3 AI 
PE ae EA AS AI Jia Ol SI af daa PN NI AA gal ASI Pe 
Ola Ce NAS gia Ol Al PISA Il SP Jian Olga PAI 2 P Jika Olg Al PI ee Jia Ol) IA al 
Gina € bima HAL Kol Kl ya Joel dana HIS (YOU ya AS pia Gek Ml Ola FU 3 AI 
ABU SU F annan & Gaal! 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2901) 


Jika seorang ayah telah meningal dunia, atau masih hidup tapi tidak memenuhi persyaratan 
seperti : beragama lain (bukan muslim) atau gila maka perwalian berpindah ke derajat dibawahnya 
yaitu kakek, tapi jika kakek juga tidak ada maka berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan 
seterusnya sesuai urutan diatas 


JPN OW Dki2 lladi) L DELe Ud AS) (alun Rong SS OI Lakuna di Upiad Il byk Ul31B/ II 3 cai 
Angling ya Hanya Ol Rony dala oo (SI SUS oya ed oh HN GA GG bgl ola ya bi 


Wallaahu A'lamu Bis showaab 
www.piss-ktb.com/2012/04/1377-urutan-wali-nikah.html 


2 Dewan Masjid Assalaam 

Tua itu sebabnya, yang menjadi penghalangnya bukan tuanya tetapi pikunnya. Pikun termasuk 
mukhtallunnadhor(orang yang rusak pikirannya). Pikun atau pun pengurangan kemampuan akal 
lainnya dapat disebabkan oleh faktor usia, penyakit ataupun obat. Dan hal demikian 
mengakibatkan seseorang tidak punya hak sebagai wali, sehingga hak kewaliannya berpindah ke 
wali berikutnya sesuai urutan sebagaimana dalam dokumen di atas. 


Wali hakim digunakan padahal masih ada wali ab'ad jika wali agrab yang berhak : 
1. Menolak menikahkan 

2. Berada di tempat yang jauh 

3. Tidak diketahui keberadaannya 

4. Tidak bisa menikahkan karena sebab lain semisal di penjara. 


2 Ulilalbab Hafas 
Yups, menurut goul ashoh pindah pada wali yang lebih jauh. 


US Ol. ma! AS sela PARI eta DS ya data! Ae Gand NAS gada pong Joey La0 4S oya la MP4 (SI Jl 
AJ SU IS OY Ganliy daku GB lal ewuno US Ol ytng Jab Uiklan 2 ASI pay ola) sig Y dalah Iya Y 
3g eU S3 oa El ola aan Id Gt Gala Gg Lela alun 

ibarat dipotong 
Ir ESL ykag II ya JSI 036 Ol Sl YG. ll S3 aU Ulil CPU JAN SI ilaob BY JI JUL 6 | 


& AYI Lani 


Kalo dalam diri wali tersebut ada mani' yang disebut diatas maka menurut AL-Ashah maka harus 
pindah pada wali yang lebih jauh.. Tapi untuk yang no 2, maka pindah pada hakim. Namun untuk 
berhati-hati wali yang ada mani'nya tersebut harus dimintai ijin.. Inti jawaban sama, Yaitu wali 
berikutnya menurut gaol yang shoheh... 


@oul kedua inilah yang mungkin dinukil pengarang Ensiklopedi Figih ( Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah ) 
sebagai pendapat kalangan Syafi'iyyah pada 'ibaroh Kg Toha : 
Hasyim Toha ? ini dasarnya : 
DASI Ia A3 IS — Lain la DARI II SAS II ya BY Ie — 23:53 Mie GAN JA 
Rd bel II II DANI II oya Sore BNI OT JP AMA y ASIN Aiadl Kamdh yen ah pal IP SUS 
SH II Jins aus DY JL, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2902 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


fokus : 
SE Jis emais DV IU KedlaI ul, 


"Jika wali Agrob telah tiada... maka menurut Syafi'iyah perwalian pindah ke Hakim". 
(ALMAUSU'AH AL-FI@HIYAH). 


2 Ghufron Bkl 

Seperti kasus di atas bila kakeknya pikun maka yang menjadi wali adalah wali berikutnya / ab'ad, 
dalam kasus di atas adalah saudaranya mempelai putri kecuali masih ada buyut, maka buyut yang 
menjadi wali : 


93 Op SAS ai dia Am jd BI Cl eta Ain Lalat O yadel plat Ul) Last Legand Uji 3 seal V3 
demi oya IS ab Jia HE 3 Bae Kan Je JUN ABBYI Aa An yag Apa ll Jaa koebale BI os aladu dl 
YV APA ost dilel SY RN RV) OI) laa, BII, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/577307772292035 


2599. MENIKAH TANPA IJAB - AOBUL VERSI OKNUM 


GURU THORIAOH 
PERTANYAAN : 


? FauZandzz AHmad 

Assalamu'alaikum wa rohmatullah wa barakatuh. . .(akad nikah tanpa ijab dan gobul versi guru 
thorigoh.). Mau tanya : Minggu kmrin saya ikut teman saya melamar ceweknya untuk khitbah. Ikut 
juga keluarga teman saya, sekitar 30 orang.Ketika khitbah sudah direstui keluarga si cewek, 
paman si cewek malah mengusulkan kepada ayahnya si cewek untuk langsung di-akad sirri saja. 
Sang ayah pun, memanggil teman saya untuk duduk di hadapannya, bilang seperti ini : " Apakah 
kamu sudah siap untuk menikah, sudah menganalisa anak saya dhahir bathin? ". Teman saya 
mengiyakan. Sang ayah memanggil anaknya untuk duduk di samping ayahnya. Dan Bilang begini 
kepada teman saya: " Benar ini perempuan yang kamu maksud? Tidak salah? Teman saya 
membenarkan. .Terus sang ayang bilag ke anaknya, begini: bener ini Iaki laki yag kmu maksud ? 
Anaknya juga membenarkan.Terus,sang ayah bilang lagi ke teman saya: biasanya kalau akad 
nikah ada maharnya, kamu berani bayar berapa buat anak saya ? 


Lalu teman saya menyodorkan uang 500 ribu ke hadapan ceweknya. Tanpa bicara. Sang ayah 
tiba-tiba langsug mendoakan teman saya dan anaknya yang di-amini seluruh tamu yang hadir, 
dengan sakral dan khidmat.Habis doa, sang ayah mengatakan kalau anaknya sudah halal, 
terserah mau di-apakan. Hadirin kaget, si paman tadi bilang: pihak keluarga laki laki mau proses 
akad yang seprti biasanya saja. .Sang ayah menjawb:kalau yang ada sighatnya itu sekedar 
pelajaran saja. . Silahkan dari para hadirin kalau keberatan dengan apa yang saya lakukan tadi, 
berpendapt dan menyampaikan penafsirannya. . . Berkali kali sang ayah berkata demikian, para 
hadirin hanya diam, dan akhirnya, mereka berbicara, sah. . Sah... Sah... Sah. .. 


Pertanyaan : Sang ayah adalah guru thorigoh yang disegani di kabupaten saya, sah kah akad 
nikah dalam kejadian ini ? Sekarang teman saya sudah nginep di rumah istrinya, dan mungkin 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2903 


terjadi dukhul. . 

All... Sekalian dengan solusinya. Bagaimana ? Soalnya, teman saya mungkin brPndapt seprti ini: 
ayahnya langsung yang menghalalkan anaknya kepadaku, ayahnya tentu lebh tahu dan mengerti 
konsekwensinya jika anak ternyata tidak halal dengan pROses akad seperti dalam diskripsi 
pertanyaan di atas. ..... 


JAWABAN : 


2 Hasyim Toha 
Perkataan di atas kalau mau disimpulkan : 

wali : "bener ini perempuan yang kau maksud?" 

calon Ik : "bener" 

wali : "bener laki-laki ini yang kamu maksud?" 

calon pr : "bener" 
Demikian bukan ijab gobul tapi tanya jawab... sehingga para saksi geleng-geleng kepala terpaksa 
saja bilang SAH...SAH... SAH... 
Hanya ayahnya yang menghalalkan tapi bukan berarti halal menurut syari'at... Mufakat diantara 4 
madzhab bahwa ijab gobul adalah rukun nikah. 

Ibnu Al-Ihsany 2 Hibah, bai', tamlik, shodagoh yang dikhilafi apakah harus dengan lafadz 

yang shorih atau kinayah yang kduax (shorih / kinayah ) mengarah ke ijab gobul pernikahan ? 
Menghalalkan tidak berarti memiliki (tamlik)... mufakat 4 madzhab menggunakan shighat IHLAL 
(menghalalkan) IBAHAH (membolehkan) I'ARAH (meminjamkan) ROHN (mengadaikan) 
TAMATTU' (bersenang-senang / mut'ah). 
Lafazh-lafadz di atas tidak bisa disebut AKAD dan tidak bisa dijadikan sebab memiliki istri. 'ibarot 
(AL-MAUSU'AH AL-FI@HIYAH) : 


S1 Ulin IS OB AaaN SAE pad MU tata AN BEI JNYIY Re Bai yag cap SUNYI pas 3 SY La yag 
Anal! SU Kanan ad BWSYI ola 2 bd JS OI. 
Shighot itu bentuk, tidak ada shighot ijab gobul artinya tidak ada bentuk ijab gobul. Memang 


madzhab hambali dan hanafi membolehkan dengan lafazh kinayah... tapi kalau MU'ATHOH tetap 
mengharamkan alias tidak sah.... 


Siak Y) Ugale Wall ganas YG Lain Bakdy Lagal lab cal mil el Selad diaa Y TSI Ob AU g Rei ye 


Kesimpulan : NIKAH tanpa ijab gobul atau tidak ada lafazh yang menunjukkan sahnya ijab gobul 
baik shoreh ataupun kinayah.... Jumhur ulama' menyatakan TIDAK SAH... tok... tok.... tok.. 


Solusi : kalau bapaknya tidak mau mengulang akad nikah dengan ijab gobul... maka bapak 
tersebut bisa digolongkan ADHOL sah nikah diam-diam pake tahkim... selesai urusan. 


? Ulilalbab Hafas 
Kemungkinan besar thorigoh sesat, karena sudah bertentangan dengan hukum syariat. Ini 
ibaratnya.. 


Tenan Y5 cl | Lesti pad Olaad yel ota OlhaLadI 4 OlASLdI Latina “3 ayazmsu 4 ASI (en ca deal da, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2904 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


laa pb aga EA 9. aan SAS SM 
Riwayat imam muslim 
Bas j Akin dy Bonai ya AI and yong pallontaly AL Ih pagi LIP sll C3 dl Ul 


Tinggalkan guru seperti itu 
Make ibarat yang ini aja... 


KAI aa AI ola DSN cah Ha dya Hola II je TIKI OY dblely laka agan SPI en 


Urusan zina jangan dianggap remeh karena konsekuensinya adalah DIHAD... Apapun yang 
terjadi... Nikah lah lagi... 
Tidak segampang itu kang... 


CAS CALL Ba an de Jan Si JSI Waie naa Kei Updla Ca O gb jay NG ASI 4 Aek Ul 
ai ai le dag 6 OB II lag, LB 99 Way g Sy Taja 


Maksud dari imam hanafi&malikiy.. Ini masalah pemakain lafad nya.. Bukan masalah agadnya. 
Fokus 


Seperti apa kata ibnu toha..di atas bukan shighot. Tapi masih taraf tanya jawab.. Ibarat jual beli.. 
Belum mengadakan agad tapi masalah harga sudah deal.. 
Ini adalah sighot : 


Gt aa de BANI Joy ek OB IP ola Ay Kanya Kangg EKA) Kengja CASS BUI dan Ani de Jap BI 


2 Brojol Gemblung 

MAU GURU THORI@OH KEK, ATAU APA KEK.. KALAU SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN 
KONSEP DAN PROSEDUR HUKUM YA TETAP TIDAK SAH AKADNYA ITU. PRAKTEK 
SEMACAM ITU BAGIAN DARI MBIDENGAH MUNKAROH MUSYADDADAH.. BAATHILUN 
BAATHILUN BAATHILUN.... 

Guru kakak saya namanya KH. Thaifur Aly Wafa, beliau pengarang Bulghah al-Thullab Fiy 
Talkhish Fatawa al-Anjaab dan sekaligus Mursyid dari Thariyah Nagsyabandiyyah, kediaman 
beliau tidak jauh dari gubuk saya, selama ini belum pernah saya mendengar bahkan tak pernah 
sekalipun beliau berlaku sebagaimana dalam postingan. Aneh bin ajaib bila ada guru tharigah 
yang mencoba berhagigat tanpa bersyari'at...?! 


2 Raden Mas LeyehLeyeh 

Kesimpulan pertanyaan : 

1. "Apakah kamu sudah siap untuk menikah, sudah menganalisa anak saya dhahir bathin?" : 
jawab : "iya" 

- Bukan AKAD 


2. "Benar ini perempuan yang kamu maksud? Tidak salah?" : jawab : "iya" 
- Bukan AKAD 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2905 ) 


3. Habis do'a, sang ayah mengatakan kalau anaknya sudah halal, terserah mau diapakan. 
- seandainya maksud si bapak adalah mengatakan ucapan sejenis lafadz AHLALTUKA ... 
sepertinya yang ini juga tidak shoreh, karena bukan ANKAHTUKA / ZAWWAJTUKA 


Jadi kesimpulannya ... ?? TIDAK SAH , Klirrr ... ?? 


CAP Sa LK 

Ibr A1 SUS Je AN SA) TSI Sp Ol (AE) CS aa IE ga Ball Ann 3 (MN) 
AP WS Spy ah aU ia s3Y Ah D3 Ol) gadi Bob dy AI de trs op ISI pay yan bat o yet) 
J8 9 ear SA IA Ajal me9 PB Ui PG Silet) 6 Ai adi de Y Aink LAI ole Sole OY 

OP JI Ja oly Wis | 213 505) yag US SMS Of le el ojily III ye Janali Ali LS asas d Cat Al Ulnyj 
Jgn alan Eng Ola al JUS ale» aki 3 MUSI amal 3 WA TRY 0 lo Lai (al 
bae Gatal Kang ASI V6 ATU Ina Uli oa Akmal Ob Goiay 4 paras AP Blah pjg Tia jig RabU 
Po) ee de denga ala g Jp ali al alas (ol) IP (JB) SAT II (ly) Id (JB 3) alkes 
dB Il korg Ul Senaa MY Wi Akan Jp Ag AS gay SI Bai SUSY (Ah Ie) TSI (Haa 
SUSU Ja oya MY SI Ae Ld Snail Ol Jail Ob JII Bolay ad ya omi 3 PI ya LS Usil SMS 
JS JUS En Gen) ) Sol TAN (JB) (3) dele3 Amal Jay lalat all Jay € adl SIS Ang Y TS, 
CS AI II (IE) ga UI (IL (OA ga (Le) 
Upasorg) pelan dala AI aa oil IU Hamdi Kabel OTP eropa Ig CLS de Jl PJU sleuta DU S3 Lc Laga « 
SURY aa DB Ga Len Gatra Il aa 3 ena TP Mob Yg Leorg ola JB dl Jin DL (Sg) JB 
eny) Yg 6 ay Oya Sail sledtal SY Legong jl «Leon J3 Lah maa Yg «mn SU Ka ale Ba 
HA aa Jb In Ul AG ta jae Ola dala dina mb TI OY La ya gal al «mi 


? Jaka Perkasza 
Ini mungkin bisa membantu: 


cnlaA opa UYA LSI jl Liong Jia Lagian Gidil Lag" manja CSS Badik maag SI de Ogyiiia slaldl UG cobrYI Ll 
2 Sl Alor Aa! jl Wala yaah gl Rab SAS, enbadI Gasa pke oliail C3 Iydkiosly 19 padll de del. 

ea pd SENIN Said Gal Ad all Ja Hyo mara JANIN jae dea 3 bata Vo, Al Ad yg Alis AIY 2oglo galy Jasa) 
Ha Le SAS AB Jt Alat Dory ma lag dele AI la Gaal UV AS lia ey Gaal Una di OLS ISI gl Ht Ga 
ol ya 

Nah di atas kalau kita cermati ter nyata ada tamlik, mungkin pendapat hanafiyeh yang di buat 
pedoman. Mungkin ibarat yang di pake guru mursyid tadi. ibarat yang ana tampilkan, bukan berarti 
saya mendukung si guru torikoh tadi, hanya saja biiar kita dak syu'don saja. Kita juga sama sama 
dak tau alasan guru torikoh tadi, saya hanya menebak nebak alasannya guru torikoh tadi, 
namanya nebak bisa cocok bisa tidak, cuman berbeda boleh, tapi jangan buat balasan untuk 


menjelek jelekkan seseorang. masalah nya kita hidp ini belum pinal siapa yang selamat juga 
belum tahu, saya hanya berusaha untuk tdh syu'don, 


? Lalu Habib Khatim 
Setuju, seperti kang Brojol dawuhkan. Aneh bin ajaib bila ada guru tharigah yang mencoba 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2906 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berhagigat tanpa bersyari'at...? 
PemdeY Agae SEL 
sLSSYI aula 
4. SEL UP pan ian Hb) Kaya Gala OI 
5 SE ya Hi Gi pede Tap Kaka Raya 
6 Xi Aa PAT 25 # Ja get Safa ana 
Dab Dp ap AS LA Il up, 
BLU JS 3 Natan # anaia Ayo Tiri) 


9. Ia BA ban ha GL 
10. Ma Ad Tag Ja pb oa Pa Aw akal aa IS) 


2 Rampak Naung 

Sang Wali sudah menyebut lafad nikah, tapi tak biasa dipakai di kalangan kita : 

"Apakah kamu sudah siap untuk menikah, sudah menganalisa anak saya dhahir bathin?"teman 
saya mengiyakan.Sang ayah memanggil anaknya untuk duduk di samping ayahnya. DanBilag 
bgini kpad tman saya: " benar ini perempuan yang kamu maksud? Tidak salah?Teman saya 
membenarkan. .Terus sang ayang bilag ke anaknya, begini: bener ini laki laki yag kmu maksud? 
Anaknya juga membenarkan... 

Praktek di atas menurut 4 madzhab tidak sah. Karena tidak ada shighot. Dan dialog wali tersebut 
sebatas menanyakan kemantapan niat mau menikah dan kebenaran wanita dan lelaki yang 
dimaksud. 


Ilas OS Syed) SY de Jap Le: Lagian JS Sail A8 Dory Sal OS Of Lenouo ping TSI OP pai La le elu, 
TI GA kasa JS ya WS Ag ol LSI af dia Leon pai Ji KONG ya BDG Eat TP Ja ta IUP o ya 
Ie Lagiii 0 SUS YI Jaa Ja TSI Anne de Jap Le Unila) aj SI OS Oly lay Ita la II la 
Rano y MiSle ya de V3 Isi) AEYI An2 yag MSG Ao Siber lali Ja pala due Jb SI Nie Jis ASI Mis 
V Randa ALA And Ahn SLS 3 Jerit (lali JASG cela Gaal Ultoryj Lamo Je Jaid 3) pamit emng Syed! ALYI 
CSI Aing NU Ja Teddy SIM D3 ba jadi dy bis Skor gj NIAS SY I masi Bi ya data bih Y) mi 
cra LGA jang (tia HAngkil key gl eiiltsall S3 ga lay Lang BIS KUN ASI Jan al Je Jas 3 
Hai Yg esa rd! IU CALL Gin Al) R3 LS elaAliitng CI ASI Sik Y) me DB (SI Mis JI Nila 
LP ya OMA 3 Sp SY LYIY INA PE) IblaiI Redl BA 0g CF SY Il mas BI ya Gas bak Y) 
IBgag Pd aya ALS Hola BSN cad Dadi dya lili Ie ja TI OY lil) lakas Lagau SBI Kah 
NASI Lea ia Y) ema ol Jab maa Ng 00 Sang Il ASI Bil VI ABI maag VGA oya Salad 
Als HO jiba DG RSJ 9 Raddl Ul org ad aah ola jP SI ka Kenny al elang ad er SI Nia jl many Nila 
ISP alay Tyga EKA) Kengjy CAS GL Bata An Ie Jap Bi JSI Wis mamah cendaA Ca ASI 
Bi Geb  Gabll onde Le oolinily ISU doa Il lali Jual oa dolan Candil ala de BA Jaa Ab Oh 

La Long Gg San OYI Las ISI os Jl 93139073 263) 65 pad! 3 Le LS gel Kila CA 

Jo jity Vo. lapaor luis lia ping Jae Sam 3 2 J yadlly SBY Cekanag Wen 33 Ill Sails Anal TSI Solel UkiSay 
Akal! Im 3 ga Gile TSI 3 dab ehi Jae de LAST LS Ay ca ya ada TSI JT ya SY S3 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2907 ) 


Ie 33 JB A3 ASI Rona LAS lie) Ain LSG dh FLY Lia JI $ bataYIy 80278 205) Sapi area 
AE AN) BUY dent dong dita dora Gaal ly Lala Iya Kanal Lag Ola) Unit Gal 2 jaLE Al Of Heebng Ale Al. 


2 Agus Telo 

Kalau kami boleh beri wacana : 

1. postingan di atas hasil copas / kesimpulan pemahaman-pemahaman dan artikel-artikel dari blog 
aliran sebelah yang tujuannya sebenarnya adalah mendiskriminasikan para pelaku thorigoh (cerita 
itu fiktif belaka) 

2. ke-4 madzhab menyatakan tidak sah contoh di atas 

3. kalaupun cerita itu memang ada thorigoh itu ada yang mu'tabaroh (punya sanad sampai nabi, 
shohabat) dan ada yang tidak mu'tabaroh maka kemungkinan thorigoh itu bukan thorigoh 
mu'tabaroh. 


2 Muhajir Madad Salim 

Saya punya pendapat lain, boleh yaa. Jika mempelai wanitanya -maaf- jelek. seperti SUDAH 
PENDEK, PESEK, HITEM SAMA SUKA NGAMUK-AN, NESU NAN maka sah tanpa sighat ijab 
gabul pernikahannya. dikiyaskan pendapat imam Al Ghozaliy bolehnya MU'ATHOH terhadap 
barang-barang yang remeh dan murah harganya. Karena itu, jika mempelai wanitanya CANTIK , 
PUTIH, TINGGI, BAIK HATI seperti Istri ane , maka tidak sah . Wanita yang terahir ini mahal 
harganya... tidak sah dibuat mu'athoh-an... :-) wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/578454698844009/ 


2721. Doa Setelah Akad Nikah Dari Mbah Moh. Kholil 


Bangkalan 
oleh Nur Hasyim S. Anam 


CS les 
» 8.0. Pang -01 0 (TAN, 2... Lo 20. 0d Bah 8 on 0 28 20 3 con 8. 8 2 00, c0- 
0. -0- 9 0 00. Oa N a- BG. Te 2.090 209 
emil gl nyi oem pelan Aelp Ah (elo Uno Uda (gilanaadi .... 
P2 - X0 0 0 P0 8 nan #0, 2.90 0 Yan #0. Oo. LX RA #0. 90.0 Ri Gia B3 02. B3 0. @39- 
BA Lagian Jai Yg A35 UT UG II Lana SA Tai Sial Ki Jade Cie Weibo, Uno lai meli 
9. ..9 PAN ANU Aa aa LA des AL LA Pa AS CN Ban ba an AP .. 0D  -.53 Aa pn 
Sl ya li Jali Lagi Oly So) Remvadi Lagig (Ab Ol WULAS UI pel 32 LINI Tiga Laga) La sang D3) 
d 250 02.20 202 20 2Ie LN X0 00. 020 220 “cc 0 com 2 co oo. 00 2Ic Ia 0. 
BALA ya peka Oly BJ Lag gang Ol) Satar Gel Ala oya Lagian Ol) slim YIy bela! Laga Ge SYINI, 
- 8000 Vo 3 SIX 200 0.002 0G... -I000 ala. . 9 22 208 2. 20 2... 20. Ia. 8 BAB. 9 s 
-. L 2.Ya. B2 ..we Ata 0m 23000 Yo Pan PR LD 2.Ye . PA one Pa aa. . Pan Yng da 
Rabu Uang (de Uas Gyat CI LAS Lagi HS Sp Romya Udan y pelan y dal Al lap Mapan Un cpat II LAS 
PERS N Tire A2 Aan - 0 D2... @. 3. Y 2 A Ke Pa Sa Da ab An Dah DI an Pee2 ta bei 0. 
SI Lay Kamal y elus Ailomaoly Al Gale daun Vila (le dl Clay gala ola cat SAI LAS Lagig Aly el aj 
Tanpa Harakat : 


alah! AI 3 aa Ily SSI aj eLAJI WE SAY 3 WI 3 le bela al Iis Jag Al Ol Ag de ASI 
KALI ma YI elo alay Ale AI lap AAS Laka san 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2908 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BP Lagi JAS Yg Lado V9 all Uning Hily La yana San helis Lali Iiia Jaorly Lio Ulilah y ag Uli meli 
SAI ya eat! Jml Lagi Oly Sol) Reel Lagi AL Ol SULS UI ebi BAYI, LINI R5 ja Lagi) Layan, Ny 
THL Isles oya peda Ol) SI Lah aa gi Ol CRA GIA MAKA oya Lali Ol 9 SUV) JelaaYI Laga 3 Ge SY INI 

AI LAS Langit Hill elo Lily pal Lag nat CA LAS Langit bl elll Rail de KEII Ahli pl gog Kaili Sl UI elll 
HI Sl ya Rab Wikan Cole Unkaua Gp II LAS Largig Holy SSI dalan Un pelan y dala bl bp AAS Usa Cs 
CA Kn Ah Aa elang delman y ASI ly AAS Laka le Ab elang Geby SA Cena Ea LAS Lagi 


2732. JIKA TERJADI KESALAHAN PENYEBUTAN MAHAR 


NIKAH 
PERTANYAAN : 


» Seful Bahtiar 
Bagaimana hukumnya jika dalam akad nikah antara mahar / mas kawin yang diucapkan dengan 
yang diserahkan beda ??? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaykum salam, menyebut mas kawin / mahar hukum asalnya adalah sunah. Dan ketika terjadi 
kesalahan dalam penyebutan semisal maharnya 10 juta ia menyebut 5 juta dan kemudian 
dibatalkan maka wajib atasnya mahar mitsil. Nikahnya tetap sah. 
YEL nj uu 
AS ai Ha yaa SAY yan el Ja) alay dala A1 eko OY (dis 3 Ike S3 oa) Ad JI yA) 
Elena aa Jaa Y SI SIS 03 LI ASI Se TromaiU Ah BAU Y SI 0,3 oya d Ra y dah 


VI JL Blus 


YO pal us 

Jend HL IE OS (ati) SUN) Elena Jd HIU ASI JB OS gamma ya SI (0S SB) Obeng II SI (lake ISI, 
CAS (LIMS) Lela 9 ag Laga JO jl Lain Al Gi Y 9) BSA Hb JUS Ion Hb ES jl ad HL JS 
IPS Aetands CSI J yaak Sl (sal) FN (Gama) HE Ang (€) HI gadi oli le BBI Tg Ui aka 3 Ga 
chi Gada Y 9 PI Gands DASI ya 9 Ve Hilal yaah Said Gaal ya Uas Udh Fendi Aky 3 SU jl Pul 
9 daa Samnp yhain P3 maa») Lenny HE UV dong jl kesal La Gde al Ol (Jia ra LI) md Hilal adu 
kk 3 Leni Ulin 3 Bole Un la yag JA ea 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/568548946501251/ 


2761. KELIRU MENYEBUT NAMA CALON SUAMI SAAT 


AKAD NIKAH 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2909 ) 


2? Ravi Radit 

Assalamu'alaikum.... Mau tanya gimna hukumnya akad nikah yang walinya kurang pas 
menyebutkan nama mempelai prianya, contoh : wahai muhammad taufig bin aziz aku nikahkan 
engkau..... padahal namanya AHMAD taufig... mohon cepat dijawab 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa'alaikumussalaam, kekeliruan penyebutan nama calon suami tidak masalah, dan sah, karena 
shighotnya menggunakan mukhothob . Tapi bila calon istri yang keliru maka tidak sah, kecuali dia 
dihadirkan. 

www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8255/52537-2004-08-01”62017-37-04.html 


f Wah Us al dua (Data! 3 S3 Ja Sasa su Ang IP amal S3 Jala gi Una ag III AS la Ig jl ane (Sa La "Jl gal 
ILawisil y: mm ge AA Ulang 3 yg Was 7: 2003- 07- 27 IYA up (Wae gan IA gia NS AS gd (ia AA! 
Aly Wala 35 Suward 1) paA Io 22 KISI saia (JASA Nata oleh «NY Jal Seks ala 3 GL Usel gi Nada oi hua Sa ya, 
ale Sg Wa gun god Manpsd US grid: BJ Ussard : Uso 9, laa U gak aa mag Jinala WS IV ISI Sl ala 38 Ie mn Maan 
Na ne aa ana 
Sal dg BJ 5 lisan Da ja MAN ALAN Ay co0 yg SLA ana, So Mail 3 J5) sg US) x5 dll Auselal ala Uas x5 
Jati Aiko Anya yA 3 Kalold (jitu Slim 3) Jis Halal (5 pawaall 3 Asile (5 JSI asal US Ula BUSI Oa Anamilll ate al 2 Jual 
Gal AA $ Lala Cole Sial Sinta Y gal Ga NE Lada 0 SN Gi El 9) JIE 3 Gg SIN) Leiiny al IS) Ni 3 Haloli (ole Sin 
Ja hd So 5 aga asa 3 Sita Wi al 3) La ia Udig 99 ana (J5 Wala 17 ayla, gal Sinaga Mag Ugal Usia: 1, 
3 lag ak Ji Isalayy gai 19 3Unad giga cad dg La) Ilawals Ska mom Kia yhaluy « 115 jomel Male Sa AN Sa 
Lema cad! Lai Ht P3 perda el s3 Sgp Ji Sini 4 Blus! Lal 5 CIA - JAN Ji» gp asa Ka 3 call 
CAN Jas AA Ka gil Jia Sapa! al TAS ae JI ON Le Band Jai SI le meng) Lagi 53 Uale ata yi elu 
Ga an Lai ge  $ Sl a Lajag AI U4 ala Lea ata (Ad laa j) Ahlial JBy Jalal gac UNY ON JSI 
Wirda 9Y Sndd Ale GSAN Ig swalal any) luwagl gl) Wae al 3S yg ai 3 Mash Mdo ISL Ik, Kana Aman Hata cl, 

Sta 3)! Gd Gi Res) lai Gt Al JS gl KLS Gang pl Gp po lc ya Uas al AB AAYI CN 4 Kaya 
Ja Un jas Y Lil paul ok Ha Gani Lag YSS Al SL all ON £ TS ganas D3 dala Ole lagi aji) Ja Ale in 

ma (a89 apl $Nigral Ja dililal al yaage Ws33 JUliglas cola Alisa Lal Ig BU » Jai elu dala Ig Ig Il: JII lai, 
sa muagl KB) Ja an0g Anal | lal Ja mmagl A4, al mall an) Luagl Kala 


Pa SR 353 lag ak Jssie lala Ig ati, 19 3Unad giga cad dg La) Elawals Ska mom 
Jr 1 29 Jl Abal) (3 Slamat! Cal: CM. Jha! JS. Ca aa Ang Call SU Il lag) asal 
Me Mn NA 5 Ana Unio SLb , gatel V5 yo cd, Sl 3 Us pp at alel Yu NY Je US 13 
Jalal Ade JUL ON SNI BANI as Ai Sa gel Jia 3 pall, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/623794777643334/ 


2820. JIKA WANITA DINIKAHKAN DUA KALI DALAM 


KURUN WAKTU YANG SAMA 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum. MAAF PERTANYAAN SAYA POSTING KEMBALI, MENGINGAT BELOM 
ADANYA JAWABAN YANG DI SERTAI DALIL V IBAROT DARI PARA MUJAWWIB. DUA KALI 
PERKAWINAN . Ada Seorang Perawan sebut saja NUR JANNAH, dinikahkan dua kali. Orang 
tuanya (bapak kandung nya) ada di mekkah, sedangkan si NUR JANNAH ada di indonesia. lalu 
oleh bapaknya (di Mekkah) dinikahkan dengan seorang jejaka (AHMAD), tanpa sepengetahuan 
NURJANNAH dan keluarga yang ada di Indonesia, sedangkan NURJANNAH di Indonesia sudah 
mempunyai cowok pilihannya, maka oleh pihak keluarganya diNikahkan dg cowoknya (Ali) dengan 
Wali Hakim. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2910 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PERTANYAAN : Bagaimana Hukumnya Dua Pernikahan tersebut, lalu NURJANNAH Istri Siapa..? 
Ahmad Atao Ali.....? Mohon Pencerahanya .. Wassalam.. (Alvia Aein Adjah|. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam, Nurjanah menjadi istri dari suami yang paling awal waktu akad nikahnya, 
namun apabila ternyata waktunya (hari, tanggal, serta jam nya sama), maka si NURJANNAH 
menjadi istri dari suami yang dinikahkan langsung oleh wali mujbirnya (ayahnya yang di mekah). 
Memang yang dibahas wali ghoib, namun jikalau sama-sama ada di antara keduanya, maka yang 
afdhol (yang berhak ) menjadi wali adalah ayah kandungnya, maka dari itu akad nikah yang sah 
adalah akad nikah yang dilakukan wali mujbir nya. 


REFERENSI : 


5 Wa 3S 8 30 aw - A3. 0 W . w. 04 38 202 8. . 80 mw . 3 08 2... 2 0... 
Camila alim HA ON iiaa Ogan Jia dilain yj AS Jla3 pad lh 
“3 PI 0 Ww — £ D2 S3 “ ena BA Pa Pe Sa Pa PN 2.0 Jw 0. 8... o - 0. Na Pa 

an) AJ 35 Sar dtg bk 3 Wudaki a 35 3 yA AI ! Ag 1 2S Lgi Aslaag 


P, xi 
. w. . 0.0 
3 . 
Ai gag YI das. 
BEA : 


Seandainya ada yang datang danberkata: aku telah mengawinkanperempuan itu kepadanya, 
makaperkataannya itu bisa diterima tanpaharus ada saksi, karena hakim di siniadalah sebagai 
wali. Karena yangpaling benar, ia dapatmengawinkannya sebagai wakil walimengingat jabatannya 
sebagai hakim.Wali yang hadir seandainya iamengawinkannya, kemudian datangwali yang tidak 
hadir seraya berkata:“aku telah mengawinkannya kepadadia (laki-laki)” maka (pernyataan)wali 
yang tidak hadir tersebut tidakbisa diterima kecuali ada saksi. | - Ibnu Hajar al-Haitami, 
TuhfatulMuhtaj dalam Abdul Hamid asy-Syirwani, Hasyiyatusy Syirwani, Beirut: Darul Fikr, 1418 
H/1997 M, Cet. I, Jilid VII, h. 303-304 J. 


2. - - 2 09. 9 00. 2 Ma o - 3 3. o - 2. w. 04 0 02 0 3 S0 
23 205) Kara La ai II Yo ani PE saia ga G3) ian Oya Jeda og 
a20 3 00. ...9 0 2. PA Ia NP Ne Th ae 2... 9 o 0. 0. Hae 20 WM 3 8 ag Sa -.9 
MB Okag Lem ga GS Nb Mil IS Randy LAI gag” dedak Glen gi JI 

On, # LA Ata aan ih DNA SLR Sa cm TA PA nan DAA MO TAN G 3 PN a. 0... pa na 

aitanlagssia ls 3 (EN) atad,3 ae Ost J3 C3 Is 3 pragia La P3 
Pa) 0. co. 8 2... 9 - 838 0 4 0... SA TN KENU EA BS ag. 2 1g 8 0. 5 
an iatati at lal Kekada l233 oh Hana han Da de "Lai AKu sx 3 Ori Joleauai Ga is 


3 &! 3 Kanan) 3. 


Perkataan: "tidak diterima tanpa saksi". Dalam pernyataan Ahmad bin GasimAl 'Abbadi (simbol : 
siin miim):Hal ini merupakan petunjuk pada penggambaran masalah jika seandainya wali telah 
mengawinkannya di suatu tempat (tanpa kehadiran pengantin wanita),sebelum dikawinkannya 
oleh hakim.Masalahnya adalah, jika si wali mengaku telah mengawinkannya,maka akad nikah 
yang dilakukan hakim itu tidak terpengaruh. Masalah lainnya adalah, jika wali mengaku telah 
mengawinkan namun tidak jelas apakah sebelum atau sesudah perkawinan oleh hakim, atau 
diketahui ternyata waktunya bersamaan atau salah satu dari keduanya lebih dahulu namun 
tidakdapat dipastikan, atau dapat dipastikan namun lupa maka bagaimana hukumnya. Maka 
jikakedua perkawinan terjadi dalamwaktu yang bersamaan, sebaiknya mendahulukan perkawinan 
yang dilakukan oleh wali. | - Abdul Hamid asy-Syirwani, Hasyiyatusy Syirwani 'ala TuhfatulMuhtaj, 
Beirut: Darul Fikr, 1418H/1997 M, Cet. ke-1, Jilid VII, h.303-304 |. 


dgan BPI Saat Y Id IA AYI oya Sail ROLL AYI 20 PN, ASI BALAI ? ob yel Fuad, OLS 3, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2911) 


#Ugtal AE Sal ta md SI ih emo Jai 2S pia Lengan Ol PE Jab ost Jp anal, Pb II 
JA) 23) BAL AI II Ueenaja JI Ra RLYI ah aa LIL oil ALI Oma Clay All Ce pia, peLaill 
DIII Taj PS Alan Jab UNI noda MP UB Oly CHI ae RL Gaga AL OLS Ol Jl (SB kd M3 
AN pa pp US pala SU TS OP Rani! 3 Letra) CAS SSI JB JUS lengan AN) Bai SU AV pakis jl Lan 

Ja AS padi Ia dad CAT JI JUSYI pas Jas Rel AL OT me MUSI elo Ad dj. 


20 Ieo 2 De ee 


US oukay Ly PAN af 3 Lai. SB ang BB Gn AI SB ae pai Jab A3 


NN De pn PENA Pan aNGi 2.5.3. aa Pas | Ibo- 0 3-0. Lag 0 0.0 - Pn PO? 
IA HSE aa Ka Sia Ke le sn NA ar ea yA Pa Je an Fi 
PN Pa saw 9 e 2. 350,3 


Song Sae ob SA la Jl mag ea Cai Haus ai IS ati lg an Sis gb us US Aa 


0 o- 8-0. R3... 38 G3 


K1 dan A3 Kel Ga Ul Ty ian JL Sl pe UAN ya Jab SEN TN Sg 


3 "P 23 0-0 2 2.0. 0 .. 


ANA IA gas HA UB JP ma Ai AN, OA PS SA 3 
Tata AU JB TO Ja patin PAaa) AR Sula aer) ara 


Als () Jamal Isasa (Is IY gile ASIA JJ sate ) Jaa Saya) (Is Us dag 8g Sak « IS Saba ag SJ 
Asal Situ «Ig Laila jIale3 gIJI AAN Lelalal IY ly Slop Inaauiil diSla4 (Jaye ui Jalu (magtas Masa 3) Uu 3 
(igabasA «Ig Anal santa) gl as ) della (YR) AMS al IR elllan 33 IKU) Urangu ) sal La ji Jalak dee DU 

sig | ) 3 gal sal (SG 23 sg ) 15 agd Wan 9 gllaaA AANG ( At Yaa « 3YO J8 Yacale Ulas yad Ea HA 
Mu alLang « AM. BH Lisa lu Ira) lu Sluyao 9 Imanuel 389 Sau sa GA Yan Jasa gai taka 4 AL IYA Usls4 3Ua Usia SY ) 
Sa ( mb ) Joel, 3 9 Iaannal sa SAN ( stay AL YANA ) FA (Lada ( Lal IS) San adela J3 y AL ghial 3 aa 3 & 0 Abs pas) 
Kasar la aa anda igal YujULANG JSI Has (Tangga Y alay leh sena Jlal « 3Y SAS Ukio YM gitar Alaska «Yu Uaal ) Sa cl, laa 
jl, A39 Daan « AN ALL gain Tn Oa Was alay Ny aa 3 daa Rea Wa A3 nu, 8 De batal ASI « 


SE al San kta Mg. | 


(http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk. no-25&ID-6006| 


Meng BP 0-9 4 0 - - o “ AU, D 2.34 0 A4 2... 9 


TA sa ah Th A.A 2 aa gs SL 2 dgn bg oya 2 de j3 Sa 


Naa MG M9 0 20 ea 


Cc: SL Pa Hat 3 PA AA Tag d He aa Parag sin Lena 3, 
0... mw. NN AN Ae Ne 0 - LA 20 agan 2. 


Oya Lag “ale 2 “ia 1 «Vi dy JOS Syam YyS ma vs Dasi Ka da aka 


Siapapun wanita yg dinikahkan oleh dua orang wali, maka wanita itu untuk wali yg pertama dari 
keduanya. Dan siapapun laki-laki yg menjual barang dagangannya kepada dua orang, maka 
barang tersebut untuk orang yg pertama dari keduanya. Telah menceritakan kepada kami 'Affan 
telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Gatadah 
dari Al Hasan dari Samurah dari Rasulullah sama seperti hadits di atas. | HR. Darimi No.2097J. 


Hasyiyah Jamal 16/391 (syamilah) : 


3 di 8 Pads Ula Ui, MIL 5 Dj Ph) ATA , SP AL ea 33 Si Basa Len 
aa Aj KA UI JA ga 23 3 AA An LINE lara, el, 
basah! Ae AS pb TPI OS Of KIS AI OS beda ASI 

MUSYAWIRIN : 


Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Nur Hasyim S. Anam, Begawan Sinting AlasRoban, 
ViddaaroEni Amriza Aswaja Al-Jawy, Saiful Umam Al-Fathowy, Hasbie Musyadad Alluthfi, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2912 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulilalbab Hafas, Mentari Junior, Mohamad Cholil Asyari, Fakhrur Rozy Abdul Kholig, dan Ummi 
Af-idah. 


PERUMUS : Guz Zein 


PENTASKHIH : K. Abdullah Afif 


2930. MAHAR NIKAH BERUPA MAKANAN ? 
PERTANYAAN: 


2 Sahnes Siti Khadijah 

Assalamu alaikum wr wb.... Mau tanya.... Saya pernah lihat di TV, ada pernikahan di daerah 
sekitar Jakarta prnikahn itu, unik sekali karena mahar yang dipinta oleh mempelai wanita Berupa 1 
truk singkong Dan singkong yang dijadikan mahar itu, dibagi-bagikan untuk tamu undangn juga 
famili Menurut sahabat semuanya Apakah mahar berupa singkong yang dibagikn itu hukumnya 
diperbolehkan atau tidak.... ? Terimakasih banyak. 


JAWABAN : 


2 Ulinuha Asnawi 

Wa'alaikumussalam warohmatulloh, kesepakatan Madzhab sekawan, Malikiyah, Hanfilah, 
Hanbaliyah, ataupun Syafi'yah "Tidak ada ketentuan sedikit dan banyak-nya shodag (mahar) 
dalam keabsahan nikah" bahkan meskipun dengan perkara yang tidak ada nilainya seperti sebiji 
gandum, kecuali dalam kesunahan shodag (mahar), mereka para Ulama Madzhab berbeda 
pendapat pendapat. Ulama Hanafiah berpendapat 10 dirham / yang sepadan gimah (harganya) 
dengan 10 dirham, dan Ulama Madzhab Malikiyah berpendapat 3 dirham / yang sepadan giimah 
(harganya). 

Berikut pemaparan kitab Figih Madzahibul Arba'ah : 


YUK Ia YK Up LAS AA Lah Y GA pang Tanag IE diah  Lagita YL 04 Ol #anart pal jeli 3 bag 
95 AN yak Y Of eyang (ST) tag Aib CEO oya Il ad oya Uelab MAS sja maa Gila Leo Jl (Lp ASN Ao 
md Gasal Of la ya lby Ya ad SAS elalab oa sda (lau BL Jora deel JI" Lega aloe otg Uta Bhs 

Asiidlous yel Jal—————— PN Ig oa de BUY pala der JI Of IP BOLA dada ya Ula eta 3 lal Ta pada 

(ly (Ela Vi yan OS Of om GB Yg elegan Ul Gal Gg tea Bs adi Jl NG — kadal 

Bb Latah Sola BE ane jl Lala gag OT Taman y CIBI 3 ANU dai 33 mal Oli 3 ay mall bas 
SOE (alan BE ae ad II ga BAJU AI ya ala NU edi Jl NG — 25 laun yel Jaf————— Pa 


Link kitab selengkapnya dapat dilihat disini: 
http://www.fatihsyuhud.org/2013/04/mahar-shadag-madzahib-arbaah.html 


2 Gamar Leyi Elghazaly 

Apakah mahar berupa singkong yang dibagikan itu hukumnya diperbolehkan atau tidak.... ? Boleh 
apabila mendapat persetujuan istri tsb. keterangan lihat dalam Bughyatul mustarsyidin. Wallohu 
a'lam. 


LINK TERKAIT : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2913 ) 3 


www.piss-ktb.com/2012/06/1545-bolehkah-suami-menggunakan-mahar.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/712083335481144/ 


3017. SALAH MENYEBUT NAMA PENGANTIN KETIKA 


A@AD NIKAH 
PERTANYAAN : 


? Aab El Madani 

Aslmkm wbr, salam silaturahim untuk akhy, ukhty di tempat, mohon jawabannya tentang wali 
nikah salah menyebut nama wanita yang akan dinikahi, mungkin tak dengar ketika orang tua 
memasrahkan tawakil padanya. Sahkah nikahnya orang tersbut ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Hukumnya sah apabila pada waktu agad si wali / orang yang menikahkan memberi isyarat pada 
calon istri atau si wali / orang yang menikahkan dan calon suami menyengaja / meniatkan pada si 
calon istri : 


Ye ya Honda pia digy : 

kasa Pa LA PN AN SS Ara MA Aa Luo) 
ai US lgu RSU 10 4 lagi gl 0d sl235 JB Ul al Jl Lal) ol 3 13 lo 46 lea 
sig aib elta33 5JB al leS mo.jlla Lust ala dsll 25 ndeso S| elgin gl Gio Tggus sl Tae pai 
lagi Nas Inc» 


| YANYYA? yJWll dilel : 

Soal dis959 :J93) Lado yo Juolb 0 Sy lau dag JI) msi bag ISI Lola ale Alas BJL (uusig 1J53 
20 lg 1033) masi Ale oem 58 BUSI Ul asi lal «lay NG lg dino Lgu Al lo Sl (Ulob wal, 

Job dl Llull £XjB Sam! gl £XHH walu Sal sl95 Jb sedlasl dng all y3dUI Klu SI (SNI 
dll gl Ld9 oma! KAS49 au Jg3 SOL NI 9 doll Sal on call sasa a53 0 deal! 
SS 059 imo ole Is lo 983 a05 MuS2I dug SL yall al (“A29 susi iSu9 Alai) Job 
see ga al sa Ah balas ale Ja cina on laten alas jg 
aa (ld us V paul 1U98) oxcy SAJI Aliog xogb usil Jis (iis dig 5S 1038) 95 Nu 
sll sb395 JB 3 SI (ll ad Kaali gl 1068) ML 3S Lini ss Jg3 3S) Y dye cm US 3 sio 
as soal em Ol 8 4 us 45. Lsul 3 389 Wi ye SI bd uc Jl 98 «si MI ymadg V939 . ISI 138 
9039 059 sling JB gl Sl (0d gl 193) ala Mob US Liasi GIS Y JIN 9 ul eling, J3 dil, 

SSS lag asal gay SI S3 lay psk caSW Ul 983 «S3 la dual «SI (lolaw wl3 1038) 8 Lal 
Sd ll dssile sli395 JB gl cdsya5 Loomul Ul Jlllg ary0 etis sli205 JB US egawl s0 lalaw UI 
las osilU ASI loslg bio Lii3 Lgowl ul JlNI9 258 dobB eli293 JB gl 1dabB Lgowl al JbJls 5 Isll 
maid blg arie yoo Cix09 UIN adl 493 JII 93 HigiSIg dai yo NS VN mw yui Ro 5S, 
mad asi Sy SI (dab eli295 SEA 2033) ads LG Kak N CI 9 Bol Bus yA 
BL! 199 Lamwl 9d wal Id US Ul sablgal BSI 9S) D8 anin Jati UI 4S yo dob4 eling 5S :laas. 
olagi lay Nas HASI Wy dab lala Sg «SI slah Ul AI da3. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/744862512203226/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2914 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3386. YANG BERHAK MENIKAHKAN SELAIN HAKIM 


ADALAH MUHAKAM 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum... Mohon jawabannya .... “(Selain hakim) siapakah yang berhak mnjadi wali 
nikah seorang anak hasil hubungan di luar nikah ??? mohon disertakan referensinya. Terimakasih. 
Wassalamualaikum. (Agung Irfani) 


JAWABAN : 


Muhakkam, dengan cara mempelai pria dan wanita menunjuk tokoh agama agar menjadi 
muhakkam mereka. Hakim bisa mewakilkan untuk akad pernikahan seperti hal nya wali khusus 
walaupun kepada laki-laki yang menzinai, sebab beda dengan istikhlaf (mengangkat pengganti) 
maka itu harus ada persetujuan imamul a'dzom (pemerintah pusat).nah sedangkan taukil tidak 
perlu minta idzin kepada imamul a'dzom. 

Tapi dalam akadnya harus dijelaskan bahwa pria tersebut posisinya hanya wali dari hakim,dan 
kalau memang dua saksi dan calon pengantin pria belum tau bahwa dia bukan wali kaena wali 
sesungguhnya adalah hakim,tapi kalo dua saksi dan calon pengantin pria sudah tau bhw wanita 
yg akan dia nikahi adalah dulunya hasil dari zina dan walinya adalah hakim maka tak perlu di 
jelaskan di dalam akad. 


Referensi : 
- Misyakatul misbah sohifah 303. ..... di i'anah juga ada di jilid 3 
- Fatkhul Mu'in : 
Ad ISI Iagino S4 Jul io nga losol leulols go Mila 45 Jac #Sa0 lg29 548 J0 yoo J9 229 Al ul 
vasoll R3) lagizso pall U3S bpitud Nl9 Jal 4 gl9 USB Ai LS. 


- Bughiyatul mustarsyidin : 


le2952 UB lebagsil aon Hg led KU al LL lada Gaob 0S US ol Blall sll yo dg H3 lb 
Ig yo SI Ulah #akag Uda JI calao gi sleidb doll sal. 

il 590 al « UM 1dola8 vol JB pesokwall yo Wil Giga Jap le2195 si cakual LAWI s959 jaw UB 
J Isl il yoll ai sie Jai yo S5 .eidb Jas J3) ag ul ac Ju lo san 183 sulam 95 Yg WJg 
9 


- Al Mughni : 


9 ella Jais 09 melac gl Lgikdgl mac ic Bl yoll 0953 A9 aku « ul 3 all Ja ox BXS alas N 
ada UleladB| aku 9 ale AJI sluo yuill J3 A8 239 SIJI Olsuolg snc gol 9 Glawl 9 peilull 
CilS9 alas 9 Ale Al alas MUI Ig, 4595 sll « ul dus pl us oolsub ygld gal S979 TJ J9 N yo 
AS AU 9d HI desa Jia! Linus Jlall yak al Ju Tole Yg lalu GN 9 ore 

Fokus : 
Jl sll! Kalla K9 sand Us lal waklisla ab adl 1593 yo al SlbJl Ol aloNI 9 liga Lllalula : Jun 
seal 3 el bolisl ISI 29.53 AB A8 lg III AB YG Il all 98 Jls9 Sd lg R54 21290 WS 
SSP sAlI Ga A95 23 dlbg el Mono a aa slah adala 9 ol aa ea 
sp las db will Unlog an lg gali R9 9 yu MA sat ade bala laku 3 Ld S3 
al ola Jake ol ha j mall Jolis puSbll 9 lasl A9 sll gl Lo Jlig dulisdl9 LI 3 Jalu 
ali lo Ol Ul 538 8 MSG 58 AN9 2290 HI SI Al Isl lis J Jas dil Joisyg ag il ya L 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2915) 


lgio 159 AH 9 49 All 
MUJAWWIB : Nur Hasyim S Anam, Ical Rizaldysantrialit, M Gulam, Dewi Rosita 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/805668446122632/ 


3568. CALON SUAMI MENGUCAPKAN SIGHOT GABUL 


TAPI TIDAK TAHU ARTINYA 
PERTANYAAN : 


2 Abi Kafa 

Assalamu'alaikum. Maaf numpang tanya. Bagaimana hukum calon suami yang mengucapkan 
gobul saat agad nikah namun ia tak paham maksud terhadap apa yang diucapkannya ? Atas 
jawabannya diucapkan terimakasih. 


JAWABAN : 


? Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalaam. Sah, lihat Fathul Mu'in Hamisy I'anah At-Tholibin III / 276 Cet Thoha Putra : 


ASI sia) 12 91590 lail G0 Ji gb! laligo Cg Y pasal dual Sana SKI sb SAE gl 
dalao Gsllg lisan dal BS — R0 


Apabila ada seorang @odli menikahkan dengan menggunakan sighot 'Arobiyah kepada seorang 
laki laki 'ajam yang tidak mengerti artinya tapi orang tersebut mengetahui bahwa shighot tersebut 
adalah untuk nikah maka sah nikahnya, seperti yang telah difatwakan oleh guru kami dan syaikh 
'Athiyah. 


mona Jgig duos Y dy all denall ASI ye uc SI (dual denah AU adil sio yg 133) 
SI Sal Jpg dy yel demall iso SI :lalino dg3g naoadll lih SI 1 0 Y Agig diss laio 

bail Hos0 Joss Api mao lal A9 Jgail gl UlsUNI Selai 9d SAI ane mill N Aga Wol yoll ul seb 
Ran Y Sin 0 Mall musa Ic Sc BB Jatlg UluNI AKU sis syal LN Kill sio dc 9.590 
Aid ge yiull SI - yaadYI laliro Iu Al V3 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/859000574122752/ 


3659. JIKA ADA PERBEDAAN WANITA YANG DIMAKSUD 


OLEH WALI DAN CALON SUAMI 
PERTANYAAN : 


2 Raden Wong Banten 

Assalamu'alaikum, maaf pertanyaanya agak panjang. Kronologi : pak bejo (nama samaran) punya 
2 anak gadis yani dan yuni (nama samaran) ingin mengambil menantu dari tetangga desa, 
kebetulan yang mau diambil menantu itu ternyata sudah kenal sama anaknya (yuni) karena 
pemuda itu sudah kenal maka dia menyetujuinya, singkat cerita, terjadilah pernikahan itu, ijab 
gabul pakai bahasa arab, gobiltu nikakhaha...dst, cuma si pemuda kaget ternyata yang dikawinkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2916 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bukan YUNI ternyata YANI (kakaknya yuni) sementara ijab gabul sudah selesai, dalam situasi 
tersebut si pemuda itu tidak komplain, walaupun niat si pemuda menikah sama si YUNI, tapi 
jadinya sama kakaknya (yani) walau pun di hatinya sempat bertanya-tanya "sah apa tidak 
pernikahan saya". Pertanyaanya, sah kah pernikahan tersebut ? sekian wassalam. 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, tidak sah karena syarat nikah lelaki harus tau nama dan 
nasab dan bentuknya wanita yang akan dinikahinya. bila ada perbedaan antara wali dan calon 
suami maka tidak sah. Lihat bughiatul mustarsyidin hal 200 : 


CI CAS SA La yag Lgusig Leah Gil sela Ai Gama) Eli Coal Len 3 3 SU 1 Leiliitasl Ae Lgansi  Lecamal Saya (UB 1 Allaa 
calo phaall SJ elgiia gl dita Nggas gi Nias ama pai US agan USAI al An Ualagi gl pda Elia) 1 JB ob Sial! Jia lal JUS 


Wj satu smk ) 2 aagy Sala US la UG Alai yak Al 5 3G 0 Yani asal 3V Oonigl jiRA K5 Lan Jilgl ana Ia sagu 
ASI at Ia #Lawall ye S3 Alisa Lagi 3 SANG (eta gl Alis gam gl Sih Elia): JB gai Lead) asi Us 
JB JUS “lala LeSaml Con j3 GI (01 ge geman Ad Lagisi Caalis| la : Uap JB Anal), Aam) ya Al dala A all 

lag (Sila Uang JS Ja Jai: Ma) Snap: va g Ibaai ema deal dhan ada Elia al Ca): Jalal, $ 
&|a dai 9 daa US pr al 


KESIMPULAN : 
Pernikahan pemuda tersebut tidak sah karena adanya perbedaan niat antara wali dan calon 
suami. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/notes/885602601462549 

www.fb.com/groups/piss.ktb/8679966965564 73/ 

3759. BOLEHKAH ANAK MENJADI WALI NIKAH IBUNYA 
PERTANYAAN : 

? Enjang Wahid 

Assalaamu'alaykum. Bolehkah seorang anak (laki-laki) jadi wali nikah ibunya sendiri ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Tidak boleh seorang anak (laki-laki) jadi wali nikah ibunya sendiri, khilaafan 
lil Muzanni wal A-immatitstsalaatsah. 


Referensi : 
- Kitab Nihayatul Muhtaj 14 / 52-53 


US jl SL ala 9 Kimi 99 lagin S laa sd SWAG 3 Susal GX (d3iu Gil 295 V3 
PUS 553 Isa 


a30 3-2 


Nate let sel pas Sta" PA Rana Lane 
ad lsal 399 dg) Ji Y alay Ale AI ol SG, 


Bala Cal 2355 V9 WNgy Us GSI3 io a33 WS J3 Gac wal il 383 IL Gil Gul Gil aing ) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2917) 7 


asi YE yujall Gs 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 

Idem sama kyai abdullah afif. Anak laki-laki sendiri tidak bisa menjadi wali nikah ibunya. Kecuali 
jika anak laki-laki tersebut merupakan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang merupakan paman 
dari saudara ayahnya perempuan itu (ibnu ibni 'ammiha). Seperti yang terjadi pada pernikahan 
ummu salamah menikah dengan Rosulullah yang menjadi wali adalah putera ummu salamah yang 
bernama umar. sebelumnya ummu salamah menikah dengan abu salamah yang merupakan 
putera pamannya dari ayahnya. Sedangkan hanabilah berpendapat : anak laki-laki memiliki hag 
wilayah (perwalian) pada ibunya. 


- Syarh Al-Yagut An-Nafis halaman 585-586 : 


Batull dg 0 Cam LSI 4 Mod le H9 Al IS « lgac cal cal US SI XI « Aol le H9 Ad Gaal wd lol 
Cal Jain ealbidi 00 Smg) ala 4 Ao Ygll (a5 ai ga asus Alis 4S Amal) 3 catall Agar Wo us 
ly «lag ale Ali alo Ail Jaw le sie s3 1 ac L: sae lgi CU lal lgi dl 103 dlu 
J3 — dy Sai "SI dya yul «0016 Bol niih» ca». akug Ale All alun Al Jaa, lala 
sgala». ukm log « dio Lady ul AU gada yuli. dy6ll lol) » aug ale All lo AI Jowo 
aula Lag di ol: la das 3 din plug Gale dll soluo dll Jaa yo Id « US9 (Agu y9 AU pel « el 

au sang el onral dwale dl sara ya 09 ledasa Sa 


CS Lt US ld tiny al io Calo AJI Lau ol ! TI agil NI «Led ing ol Lgu yo ud Lail : US 

sie Jay ad all: IgJB dadlall bubsuol3 2903 yo JAS 93 JL S3 Jak ol ul ! Jae dllo all 

ne Ta ee UD ita lao «Hp Ara ya lt 
| 

dai Ayaoontdl 39 30 Lgilg «dala pl Lidia Lilin 53 Gl Usliual AS Jessi « Boedi add Say (1. 

aib d UBI yo 6959 


Kecuali jika anak laki-laki tersebut merupakan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang merupakan 

paman dari saudara ayahnya perempuan itu (ibnu ibni 'ammiha) ... 
Maksudnya Anak laki-laki itu adalah anak perempuan itu dan suaminya, dan suaminya itu adalah 
anak dari pamannya perempuan itu, yang mana pamannya adalah saudara kandung ayah dari 
perempuan itu. (ammun) - paman. (ibnun) anak laki-laki. (ibnu ibnin) - anak laki-lakinya anak laki- 
laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki). (ibnu ibni ammin) - anak lakinya anak lakinya paman. 
sederhananya (ibnu ibni ammiha). cucu laki-laki pamannya perempuan dari jalur laki-laki. Wallahu 
A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/882142785141864/ 


3771. SAHKAH ORANG BISU JADI SAKSI NIKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 
Assalaamu'alaikum. Sah atau tidak orang bisu jadi saksi nikah ? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumusalaam. Hukumnya Khilaf : 
1. Tidak sah menurut @oul Ashoh Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2918 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Sah menurut Malikiyah dan Mugobilul Ashoh dari Syafi'iiyah jika bisa memberi isyarat yang 
memahamkan baik berupa tulisan atau yang lainnya, menurut Hanabilah jika bisa memberi isyarat 
berupa tulisan maka diterima 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Tidak sah, karena saksi disyaratkan bisa berbicara. Ta'bir dari kitab Fathul 
Wahhab & Hasyiyah Al-Jamal 16/330-331 : 


le 3336 8 db bi 82958 95 CAKG 33 Saul Ilh Gole (USG 48 8 wiSdll 933-033) - 
USS Ao S9 Gia 


"Bagi dua orang saksi nikah (sebagaimana saksi saksi dalam bab lain) ada syarat antara lain 
merdeka (bukan seorang budak), mukallaf (baligh, berakal), punya muru-ah / kedewasaan, terjaga 
(tidak sedang tidur), bisa bicara (tidak bisu), bukan orang yang disangka bodoh (disangka sebagai 
orang bodoh), dan bukan orang yang disangka adil (diragukan sifat adilnya)" 


- Hasyiyah Al-Jamal 23 / 261 bab Syahadah 


blg «aU 9d Uball 1303. SU Lai sal bgi Ul 9d Jah yjiSAl Lana J Cikaall Jl del 
dll Ca Ol3 gass 343 33 Gaul 


"Ketahuilah bahwasanya mushonnif tidak memberi pengecualian dalam menjelaskan syarat 
menjadi saksi yakni yagidh dan nagith. Dalam kitab Al-'Ubab dijelaskan : "Adapun (penjelasan) 
untuk orang yang bisa bicara, maka tertolak kesaksian dari orang yang tidak bisa bicara, walaupun 
bisa difahami bahasa isyaratnya". 


? Iki Alawiy Rek 

Kesaksian orang bisu secara umum 

1. Tidak sah menurut Hanabilah, Hanafiyah, dan @oul Ashoh Syafi'iyah 

2. Sah menurut Malikiyah dan Mugobilul Ashoh dari Syafi'iiyah jika bisa memberi isyarat yang 
memahamkan baik berupa tulisan atau yang lainnya, menurut Hanabilah jika bisa memberi isyarat 
berupa tulisan maka diterima 


- Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah 19 / 95 - 96 Maktabah Syamilah 


way bola 

iolgitdl ban Bl yo SY sdati Y ya, bala Ol ll - Tisilill Sic R03! 989 - dblinlla Hall Ua$ 
Cabul Ld yu alga 6 SN Lan lin! Cangd sdg Galau Jati NG Iuol yu, SW Bus Ag dalah Au ba 
Ju LIS alay ball ya, SSI Isl #abluadl JB LI LIbUII 8 Lah oat) Y ella 

Sbb gb3 I5I8 dlS al dogao oil 1919829 wol dala Jati Find Sic GuDYI Jiliog ASIlall ic 
dio yS mgis Baoleu Gis pe 1518 cAS LI sd amal Apa ale dolgsull X elgu AS Gi jul 0 009100 Agt 
cerah BII IS SRS ato ck 


Kesaksian orang bisu 

Madzhab Hanafiyah, Hanabilah, dan goul ashoh dalam madzhab Syafi"i berpendapat bahwa 
kesaksian orang bisu tidak dapat diterima, karena mengucapkan lafadz kesaksian merupakan 
syarat sah dalam bersaksi, dan dalam hal ini bagi orang bisu tidak bisa dilakukan, oleh karena itu 
kesaksiannya tidak bisa diterima walaupun dia dapat memberi isyarat yang bisa memahamkan, 
karena yang dianggap sebagai kesaksian adalah kesaksian yang mampu meyakinkan, oleh 
karena itu kesaksian tidak akan cukup dengan isyaratnya orang yang bisa bicara 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2919 ) 


Akan tetapi ulama Hanabilah berkata : "Apabila orang yang bisu mampu memberikan kesaksian 
dengan tulisannya maka kesaksiannya dapat diterima. 


Sedangkan menurut madzhab Malikiyyah dan Mugobil Ashohnya madzhab Syafi'i, kesaksian 
orang bisu dapat diterima jika dia mampu memberikan kesaksian dengan memakai isyarat 
ataupun tulisan yang memahamkan. 


Apabila seorang hakim mampu memahami isyarat dari orang bisu, maka dia boleh memutuskan 
perkara berdasar atas kesaksian orang bisu tersebut, karena kesaksian adalah sesuatu ilmu yang 
didatangkan oleh saksi kepada hakim, maka apabila seorang hakim mampu memahami kesaksian 
dengan jalan seperti yang tersebut diatas maka kesaksiannya dapat diterima, seperti halnya 
diterimanya orang yang bisa bicara bersaksi dengan suaranya. 


- Ta'bir tambahan :Al-'Aziz Syarah Al-Wajiz 13 / 37 - 38 Maktabah Syamilah 


pogRc Gd LS BNI ade Ioloiel dgato Lgil #lados ian yel SI US JI LN Jisy US v9 
Kai YM UN sela #gulilg.-AUI agan »- Cab yul su AWI9 oli ,lusl9 lo ye InglkS19 

Cnlagio wa SNI ic ,elsl Ikdg corgic le C349 0S Iolgingiolai US die geiDig dil susi loulg 

vla s9 all 89 mild cg LLIs -aJl AgOS 3asl3 days gal JB Cug sol gal call sob 
Yul Ola Aa 4 an05 2120 43 Syowallowbll gal 5533 cilli 4 Ul JW Jal y8 353SSAll 
Sel ily S3 dns Cs) JS JSI aib ale gm Bala 3955. 


- Hasyiyah Sea Sai IIP/230 Maktabah Bah 


.- 30. 


La day Sl Sc 25 USB Setan 3D39 Aa 2 si (Wa Sc 
- Kifayatun Nabih Fi Syarhit Tanbih 19 / 119 Maktabah Syamilah 


ai 9d Gb HlsS wol Bolt UN “dagio Bolsl J culS ISI SI sya SYI Bole Jatig JB, 

dumai Lo Ing Mio lais CU) (389 sj 35 ul S9 Somad JG bsS c9011 2059 Sl aing “A29 Gg 

HS (S3I)) 49 8S 99 1 al dl lid9 sila! ul ll ul MS LL 43 awal 

dolsl tah Kl dala Yg sulall Iii IU Ssi loilg 1223 YON UN dis Y 19.90 

ask gl saxisu lol Hip 130 VI Slesias Y Ld Lgi SY K0 4S Sirtu Ul AS UN sell alio Jl, 

35 ul S9 Sula Sg ul DUS 8 Wala «Sal gill db»uo lo 3d 9 oma Sd us 

JUS 1999 Hadi il #ALASYI US 39 lia JB So gladi elKS9 uda al :lia J9 ai 00 ai 
cal lb le saru b pH UB sole yul kd Ulesio ell3 y93 lang slulwol gan le KSM il 

Aa 


- Roudlotut Tholibin XI / 245 Maktabah Syamilah 


93 Siman IS olah og Sio RI ole Lae Ul 3 siSana Bo Jay AJ Uj ya Halu 
ISS 36 UB dit Ale ,3350 bola Ji Y dl Spaiall 5853 JabU GS dll bg sll Sim dal, 


Sel ba 315 
- Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah 41 / 299 - 300 Maktabah Syamilah 


bo dl 20 93 Geilills Ahli Gal 38.2 Sa 9 dial bolt 99 ega! Cl 
YAN BS lebat iSaLiy gl ayat Sl Uifaliu panic TEJ Sini YG ibu UG Ul 2KUI Sal 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2920 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(8 Rp3 Jalia3 AISI Sic 3. cab das, BISI ISI ALUSII JB GSLiSlgll Isl G0 HSeip Y gas 3ONI 
@ilka Jis das Ull 


2 Ghufron Bkl 
- Tanwirul Gulub halaman 345 


pa 9 bdg Call Uyluls A9 09 (ibig 019 Rowg 59 29559 Jicg Ealg pdlul lagud b sing 
Yeo so Uda gi awal ac ISI sat doleuiy das il Jo3 sasLg ls J9 dlacg GX usil! 


- Asnal Matholib 14 / 340 


al Lagio (JB) me o UIN) Ea dn Yo (leh 518 SSlall3 ) 2331 DB Go 356 (« ubl3 3gis 33 ) - 
2 Sala ita al Sita Aa pa aa nan load, (jl) Ad satu (io) ema Ga 
Tee ue 


- anah At-Tholibin III / 343-344 
osnbal agale tandai Jo 15 Lalu da Sol Ul X9 dng dog 9 00 bo itu Ng Hanoi lo 0 wall Ke 
Is IN Cia Ta Sial al Lgi ol aed Jay J Snlosadl elsN Iga Isl cus disll 8 00 ade olesi Joss 
TE Yo T Rm dilel » em MSII JB LS sil ob 3 Mic Ugdeiu 
dy Rona lo (Ra sub SAI aging bai J Lgidb agio anl9 ld Sic 9 dgsl HE Ll u JS $ US or yi d 33 
YES TM leh dh u£ yo Uda ye ul csi agio JII cal UB Lu, 


- Mughnil Muhtaj XII / 116 


39 elus Siniy YG (053359 Jilat NI gal G5 M3 Y0 US 4 H5 MS Ya Sisi JB (53 logo) - 

dia sd 98 SKIN AI 53 CE Sisoall sudikslg. Gelato Cip NO : Gil salg JS 5, : 
YG umi Sini JG, Ulil UUS gd - adl - All al UI Lila yulwg « HAL J3 (Uls23 ) 
23 33 Jo Sai AN ae 


Tuo 1 2 aksial bull As alisall SS - bg UES 93 Ba AN Sisasll 
- Fathul Mu'in hamisy Ifanah At-Tholibin III / 299 dan 343cet Thoha Putra Semarang 
dlac9 dki d3S39 do d5 903 bole! ul 9 Lelog mia sb (il calo cedLal RN) ba (9) - 


an So ee Ae alan 
FE Ta ll dilel old Lusoll A3 - sule 


"Disyaratkan bagi dua orang saksi adalah ahli dalam memberi saksi (memenuhi syarat untuk jadi 
saksi), yang akan dibahas dalam bab Syahadah, diantaranya merdeka sempurna, laki laki 
sempurna, adil. 

Sedang yang menjadi keharusan bagi seorang saksi adalah Islam, mukallaf, bisa mendengar, bisa 
berbicara, dan bisa melihat (dengan beberapa rincian, sedang bagi orang buta ada beberapa goul 
karena orang buta termasuk ahli dalam bersaksi, menurut goul yang paling benar tidak bisa 
diterima kesaksiannya walaupun orang buta tersebut mengenal kedua mempelai, disamakan 
dengan orang buta adalah orang yang menjadi saksi di dalam kegelapan yang amat sangat), dan 
mengetahui lisan dua orang yang melakukan akad nikah" 


- Al-Bajuri II / 102 : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2921) 


dab Ado) owl a09 Lalai Ulu 8 009 buallo Glillo solo Bowl wddLlI lg Ms yo 
MT oTaesall 


"Di antara syarat syarat jadi saksi adalah bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca, tidak 
pelupa, mengetahui lisan dua orang yang sedang ijab gobul, tidak menjadi wali nikah" 


Kesimpulan: 

Syarat-syarat Saksi: 

- Beragama Islam 

- Sudah Baligh 

- Berakal 

- Terang Laki-lakinya 

- Merdeka 

- Bisa Mendengar 

- Bisa Melihat 

- Tidak Bisu 

- Tidak pelupa 

- Mengerti bahasa yang digunakan dalam Ijab @abul 
- Tidak merangkap jadi wali 
- Adil. 


Menurut pendapat Imam Syafii sah nikah dengan persaksian dua orang fasig apabila kefasikan 
sudah merajalela (sudah umum). 

Saksi tidak disyaratkan mengetahui calon istri, dan juga tidak disyaratkan mengetahui nasabnya. 
Tapi cukup menyaksikan jalannya akad nikah. 

Apabila seorang perempuan mempunyai beberapa wali yang sama derajatnya (seperti 3 saudara 
laki-laki), dan perempuan tersebut mengidzini semuanya, maka semuanya berstatus wali dan tidak 
boleh jadi saksi. Tapi apabila perempuan tersebut hanya mengidzini satu orang, maka yang lain 
boleh jadi saksi, karena yang lain tidak berstatus wali. 

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta 
Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Wallahu A'lam 


Baca juga artikel terkait : 
2538. SYARAT-SYARAT MENJADI SAKSI 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/881333538556122/ 
3799. HUKUM MENDAHULUKAN MAHAR ATAU MAS 


KAWIN DARI AKAD NIKAH 
PERTANYAAN : 


2 Miftah Surur Mif 

Assalamualaikum. Numpang tanya ya para kiyai. Diskripsi masalah.ada suatu adat pernikahan, 
yang mentradisikan memberi mahar dulu akan tetapi akad nikahnya dilakukan setelah beberapa 
bulan kemudian. Pertanyaannya : Bagaimana hukumnya akad nikah tersebut sementara 
maharnya sudah digunakan calon mempelai wanita dan bagaimana statusnya kedua mempelai? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2922 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam, Boleh dan nikahnya sah. 

| Masalah syin | Jika seorang laki-laki memberikan sejumlah uang kepada tunangannya, kemudian 
ia mengaku bahwa pemberian tersebut dimaksudkan sebagai maskawin, sedangkan perempuan 
tersebut mengingkarinya, maka pengakuan perempuan tersebut yang diterima bila pemberian itu 
diserahkan sebelum akad nikah, dan jika diserahkan sesudahnya maka yang diterima adalah 
pengakuan laki-laki. 

Menurut saya, pendapat ini sama dengan pendapat (Ibnu Hajar) dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj. 
Sedangkan menurut pendapatnya dalam kitab al-Fatawa dan pendapat Abu Mahramah, yang 
dibenarkan adalah pihak laki-laki secara mutlak. Dari pendapat mereka dapat difahami, bahwa 
pengakuan perempuan dapat dibenarkan, dalam arti walaupun laki-laki mengajukan bukti atas 
pengakuannya, pengakuan perempuan tetap dapat diterima 

- kitab bugyah sayyid ba'alawy : 


Ga Ag Stall J3 Ball US Ud Ho O Sig sgall mua il Kasal Ai Nlo duglosol RD (yi "Alun) 
Gil LD ads yo S9 clallo A9 Jl Grwou Ao An sela Sala 8 JB, Aebill 99 lg 103 al 90 


Cab3 7 Sial oraty diy Rol ABI Jl. 
- kitab fathul mu'in sayyid malibary 


dio gl Lgio LAKI 289 pi & will mod Ag isl all Ji Ao Lal baal Do 289 gl wal si il sol alas gl 
UIRE9 RLo3 U Tono laS dio lelog lu ga). 
Bisa Hao Glao JB9 rd V3 Ylo dloci gg 


Seandainya seseorang melamar perempuan, kemudian ia memberikan sejumlah harta benda 
kepadanya sebelum akad nikah tanpa disertai suatu pernyataan apa pun, dan ia tidak bermaksud 
sebagai pemberian (tabarru'), kemudian terjadi pengingkaran dari pihak perempuan atau laki-laki 
yang melamarnya, maka laki-laki itulah yang dimenangkan. Pendapat ini sesuai dengan yang 
dianut oleh sebagian besar ulama ahli tahgig. 


Seandainya seorang laki-laki memberikan suatu harta benda, kemudian perempuan menyatakan 
sebagai hadiah, sedangkan laki-laki menyatakannya sebagai maskawin, maka pengakuan pihak 
laki-laki yang diterima dengan disertai sumpah 
http://sh.rewayat2.com/fkhshafey/Web/11327/001.htm 


- kitab fatawy fighiyah imam ibnu hajar 


Ielkall 43 UU 
Sal WI Igiga Y gl dglaSall Klas JB Jalla Jlall J0 Lk dlbeb ogslsl3 Blsal Ula3 Yae (J3) 
dio Lamb YAI H0 lisa Tip 3 OglaSall Ala ng dia 285 2 SIS cab II Hi Sis Ob (DB) 
bale 4 25553 Sei Jis d SJ al a35 Jodo ISI Gale 4 e33 JI dy gl Amis 8 G0 UE UI: 


Bab mahar 

Imam ibnu hajar ditanyai : ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lalu laki-laki 
tersebut memberikan sejumlah harta benda kepada mereka yang disebutkan sebagai persiapan 
(jihaz) nikah, apakah perempuan yang dilamar itu berhak memilikinya? Mohon dijelaskan! 

Imam ibnu hajar menjawab : Sesungguhnya yang diterima adalah niat pelamar yang memberinya. 
Jika ia memberinya dengan niat sebagai hadiah, maka perempuan yang dilamar berhak 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2923 


memilikinya, atau jika laki-laki itu beniat sebagai maskawin, maka dianggap sebagai maskawin. 
Jika laki-laki itu berniat bukan sebagai maskawin atau ia berniat untuk menarik kembali jika 
perkawinan gagal atau ia tidak berniat apapun, maka perempuan itu tidak berhak memilikinya dan 
pemberian itu kembali kepada pihak laki-laki tersebut.”. Wallahu A'lam. 
http://shamela.ws/browse.php/book-21628#page-1052 


2 Rampak Naung 
Mayoritas madzhab memperbolehkan mendahulukan mahar sebelum akad. 


Sand Wesal gina 

ang) Samad Uas 9 gilaala Sa | 9 sn hy Sara J Iladla 

WkildasA - BU gl 5 smg) isa Wara! aa Ja NY Sy Ya Mang 3Y angle Sl Wajan SJ Uwaa 3 Ig smaA 95 png cd, 
AA Beta sa AS) jan Ya 195) sel Us A5 Usul Ig gi Udan Sluy Uiamard Sitaan 9S guy Ial L0g) Ui jlSN 
5) yagl sal saigl Siar yuy Sidak | pAramgy ApA 3 Ula Ways 1g INK Bm Ainaya Uap) sgata Ie ag) Ud Yel au 
Ikang Wang gk AE YM si23 ) 3 Jaa Ulat Lag UneJ AYad 


http://islamport.com/d/2/fgh/1/29/339.html 


2 Ro Fie 
Boleh dan langsung jadi milik nya kalau pernikahan nya tidak menjadi gagal 


dolull AiSoll( TE Lo /Y 2) bl alel Hb 


asi yo ale R3, sial JB 93 eng id ou6 gl lola dial RD yo ul: 
SI saga pi3 Aid ae 0 JS iall Jb LI R3 lo ella 3 AB au Yum al ISI ul Situs yudi 
Jang ola NI ale Nana HS II ai Wal tes seni, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/892558117433664/ 

www.fb.com/notes/913849865304489 

3829. JIKA ISTERI MENINGGAL SEBELUM TERLUNASI 


MAHARNYA (MAS KAWIN) 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Jika mahar atau mas kawin dihutang ketika ijab gobul menikah dan suami 
mencicilnya ,kemudian istri nya meninggal apakah perlu melunasinya ? Dan membayarnya pada 
siapa, wali almarhumah istri atau siapa ? (Pertanyaan Titipan) 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam. Itu sama dengan hutang, Artinya tetap wajib dibayarkan meski kepada ahli 
warisnya. 
- Salalimul Fudhola', hal : 16 


Sa al UB Wilepg Oya KAI TE LAB AB 03 Bil 63 Ad UB Wolall adl dau Jatuall Ola JB 
Ass le In glac 320 US ang bel ad all dy solid Baal 3 4 X0 sisi JB Lyaio Ale al3 
C0 2o5AII lc Y ri d yel 


Dan keseluruhan dari mahar (bukan separuh) itu jadi tetap (wajib diserahkan semuanya) 
disebabkan kematian salah satu dari suami atau istri meskipun belum ada persetubuhan / 
jima' (antara keduanya) karena kesepakatan / ijma' para sahabat mengenai hal itu. Lihat Fathul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2924 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


muin : 


Dadan asal 3 
Aioall Any SI alog al el ale dulowal Ela call Jr lg lara Y cg0y Jlmall KS ak ing 
beam gl Ugid S9 0 )luch gl ausy Le5uiS cnbg Jas SI Ala Lio R9 Gl g0 AS (SI biang 3 SU cu Uls 


lalat dala gl Lusi Cill3 Led HWI KS US :ld lu lg Hu Ii3 Aruoy Lu ss sell ola us 
sball SI ah ana din 5 CSI lusilo BsIL &8)93 gl clan. 


- Al-Figh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah : 


B1 2d adal Udi ale dal 
xi)! 99 swwal Gowa! Ruas Y ) Sig yag jl as 290: wu 
ol SAI seb Lesl95 Ld) yAG Ul 9dg SINI yAngil AI y3 ladasl wlo ISI lol oa gl 


Y Lil gol Ld 1208 Ul Jas Jesall Jd 29 JI calo ISI dil ol y SUJI oeoll 1553 295 Lado v3 si 
3g Lasles Sie ISI ISS calo pes 510 ISS Istalatai nina all 0S sar el cg 391 lum Sam 


a00 
Osall Jls seal JS Ag Len Huinll Sic Ru0n0 ASI9 All Sic Iu US v3 lg us lau die) 
GI Jl aioug 

Gowoll IS 93 Gal II UB 295 98 WaLS lewti Jitu BL ll Gulo ISI 

US Las 8 youtu Jolei Ja Glvadl nii N leil US 9 IS Ala3 dio ads Lg 95 wd ISI Lol 
veslasi sll Ji d3 Jl 

1295 02 Jetis Y Lelo UU dag yioll Aiol dna Jid ISI IKS9 

alio agiid Gladi JS Las o Ky baal 039 leioGI U8 Ls Is Sula 9) Sic dim Ang JII doll: SW 
Gowa JS laa pa all BI 9011 9D 0549 bal 


Kedua. Disebabkan kematian salah satu dari suami istri, dan sebab hal itu mas kawin /mahar yang 
disebutkan dalam akad atau setelahnya itu jadi tetap/wajib diberikan semuanya. Adapun ketika 
salah satu dari keduanya mati dalam pernikahan tafwidh (penyerahan/pasrah diri) yang 
pembahasannya akan datang, yaitu seorang perempuan menyerahkan diri pada walinya untuk 
menikahkan dengan mahar menurut pandangan walinya atau wali perempuan menyerahkan pada 
suami penentuan mahar menurut pandangannya. Maka ketika si suami meninggal sebelum terjadi 
dukhul (persetubuhan/senggama) dan belum ditentukan maharnya. Maka si istri tidak 
mendapatkan hak sedikitpun, baik akadnya shohih (sah) atau fasid (rusak) dengan kerusakan 
yang tidak disepakati oleh para ulama, seperti halnya ketika akad berlangsung sedang suami 
dalam keadaan muhrim atau perempuan di akad tanpa wali. Maka meskipun menurut malikiyah 
rusak namun sah menurut hanafiyah. Maka wajib (menyerahkan) keseluruhan mahar mati dan 
setengahnya ketika talak. Wallohu A'lam Bish-showab 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Uzlah, Wong Gendeng, Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
LINK ASAL 

www.fb.com/groups/piss.ktb/915898385099637/ 
www.fb.com/notes/924642390891903 

3860. HUKUM WAKIL-MEWAKILKAN AKAD NIKAH 
PERTANYAAN : 


2 Cikong Mesigit 
Assalaamu'alaikum. Mohon pencerahan... Saya pernah mendengar seorang penghulu KUA bahwa 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2925 ) 


: tidak boleh menyerahkan/mewakilkan kewalian yang telah diwakilkan. Contoh : seorang bapak 
mewakilkan kepada anaknya (yang laki-laki) atau kepada orang lain untuk menikahkan putrinya. 
Lalu orang yang mewakili tersebut mewakilkan lagi kepada orang lain. Ini tidak diperbolehkan. 
Apakah betul demikian ?. Matur nuwun. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb. Seorang wakil tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain, kecuali 
jika orang yang mewakilkan awal meridhoinya. Lihat kitab al umm (7/125) : 


al ISI 90 d1E Ia ul Ja yani US 9 JnJll Ja Jl S9 Sg : dlles dll A05) (peilull JB) 
SL 00 as ul Ja JB ol 12 S0 sd dg M0 a33 Al ISgall GY » Las y ad al « duall SI) 
Jeli Lu dus 


2 Ghufron BKL 

Wakil tidak boleh mewakilkan pada orang lain lagi bila bisa melaksanakan sendiri dengan tanpa 
idzin dari muwakkil, bila tidak bisa melaksanakan sendiri karena tidak pantas atau lainnya maka 
boleh mewakilkan pada orang lain. Wallohu a'lam. (AS). 


doa! duiSal) aw Jl Rigoll " seo R3 BW Ja ale owl dulel : 

DUR UD Al UX (io siliy laus) Sal wo (LAI Nb JS55) Ad (X3). 

Gal Y ol cam Y UII gl UI Ud de pia MT saio KL J lo dio wilis loud Woo 2,39 
dwi yC d ASg0 uc JSgill A3 4, 


shamela.ws/browse.php/book-963/page-837 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/926297624059713/ 
www.fb.com/notes/928163917206417 


3977. WAKIL TIDAK MENYEBUTKAN SIGHOT TAUKIL 


(MEWAKILKAN AOAD NIKAH) 
PERTANYAAN : 


? EL-Hadi Noer 
Assalamu'alaikum.. Pertanyaan titipan... Bolehkah / sahkah akad nikah yang sudah diwakilkan, 
pihak wakil tidak menyebutkan shighot taukil seperti Muwakkili, wakalatan anhu dll ? Contoh 


begini: 
AG dug) WI sg0u ad omi Ly Hi go1o Hi uooll diy glosto eli29 39 slixSl 
Wakil Tanpa menyebutkan muwakili bitazwijiha minka dll. Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Ibni Abi Ubaidah 
Wakil tidak menyebutkan shighot taukil (seperti WS 90! JIS5 aic) dalam agad nikah boleh / sah jika 
calon suami dan dua saksinya tahu bahwa dia sebagai wakil. Wallohu A'lam. (ALF) 


uc USg gl KS 90 "Jsta Ai saais ul cd Ami BO 19 JB yg (LB ca eling) Ro (Mall S9 Jala 
log Lay JSI 025i yo NIAS SI iy J Al9 uc WllSg lodasl gl Ulralall gl 9 Jl Jas Ul duo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2926 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


va 7 sila sll juold.dggiidl gl Mall Leles Ul wal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/932479393441536/ 
www.fb.com/notes/934716356551173 


3954. HUKUM MENYEBUTKAN MAS KAWIN DALAM AKAD 


NIKAH 
PERTANYAAN : 


2 Dan's Titik 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Maaf akang-akang numpang tanya, telah kita ketahui bahwasanya 
"Tasmiyyatul Mahri Fi Sulbil 'Agdi" dihukumi hukum sunat, nah apakah cukup jika hanya 
disebutkan oleh Wali tidak oleh zaoj litahsili sunnatit tasmiyah ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam . Menyebutkan mas kawin atau mahar disunahkan kepada yang melakukan 
akad, dalam hal ini bagi wali dan calon suami. Wallohu a'lam (Rz) 


B3 Isu alug Ale AU ad UN Jl sell S3 Sl Lag SI (TI gal romi Uoiung V3) : (1S) 
TANYA Sy) 95. akug ale WII adam DJ Lesusi Gl II ASI dis JO oa 9 II dog RESI MN du 


UB Jati 48 asatoll Jliy ul NI lagio Kowill UB R99 Mall Jadul Sal d3Nl US (all 29.5 US3) 
YAYO &SYI yaold Las Hobi LS Bobis Fuowill d yi db wal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/779869122035898/ 
www.fb.com/notes/933281220028020 


3997. IJAB GOBUL NIKAH TIDAK MEMAKAI SHIGOT 


"ZAWWAJTUKA" 
PERTANYAAN : 


? Ni'mal Fataatu Ana 
Assalamu'alaikum , to the point aja. Bagaimana hukum akad nikah yang mana pada proses ijab- 
gobulnya tidak memakai kalimat "zawajtuka - ... wa tazwiijahaa" ? Mohon pencerahannya 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam . Akad nikah hanya sah (boleh) dengan lafadz : 
1. Tazwij (mo sll). 
2. Nikah (2SJl). 
3. Atau terjemahan lafadz keduanya. 
Karena tidak ada lafadz lagi yang ada dalam Alguran melainkan dua lafadz tersebut. 


NN OAT yo saudi OLI 2 yi 
Gina 5 sl Ras gl AE bai elog Tol yaa di lesi 3 ebogll 3 mual dal 2. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2927 ) 


alas bah AI Ulil 93 Ob Ad 9 012 ol Honmip Ng mo bai gg3 (sli2SII) 9 (eliss95) bas lol 
ul. 


2 Santriwati Dumay 
War'alaiku salam . Idem dengan Ustadz Muhib. Akad nikah tidak sah kecuali dengan lafadz "Tazwij 
atau Inkah", atau terjemah keduanya. 


1136 sik daa 9 call 459) 
gl esai 1 mand Jatiag « dliaSUI gl « elisg5 : Wall Jaid « XgiB9 Ulu demoll : Jo TS JI 
al eling : adal Jai « lgiaSI al « aing 3 : Ya Roll Jai gl. gs S3 gl Lenug 3 Cal ale Kn 

akal bass eos del abal sis asalan 25 Beny bl yh A5. disSil 
98 X9 « Sasal Ty eN owoy ad lbs . sis : ono. 


PERTANYAAN SUSULAN 
Maap mau nambahin pertanyaan, Bagaimana kalau misalnya orang bisu yang mau menikah, 
Apakah sah gobulnya dengan bahasa isyarat ? (dari : Noval Saterrosah| 


2 Abdurrofik @odir 
Wa'alaikum salam, Idem dengan Mujaawib di atas 
- Alfighul Manhaji 


dlisSilg elis35S tlogio Gitu log :2KINI gl saug sll bah LSI Ul 1 Abdi bg sll dewa 98 bb ping, 
(Si cab gl elayg 3 Kal9 


Sedangkan Bagi orang yang bisu, gobulnya sah dengan isyarat yang bisa difahami. 


ASI ai Lay Sisi, Lgi ce4SSNI Ugibdll Lgio SL Ol Agt LAILA N oli 9g dngtoll 4,3 VI 8 ,Lisl lol 
aa mall ball al sio J5 Li 


BACA ARTIKEL TERKAIT : www.piss-ktb.com/2012/04/1403-pernikahannya-orang-bisu.html 
Wallohu A'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/935596233129852/ 
www.fb.com/notes/935909653098510 


4062. BOLEHKAH 2 KALI A@AD 1 KALI MAHAR ? 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Assalamu 'alaikum, Pertanyaan titipan : Kalo agid nikah 2 kali misal siang di KUA Dan malam di 
rumah apakah membayar maharnya harus dobel ? Kalo Ada mohon ibarohnya. Matur suwun. 


JAWABAN : 


? Rampak Naung 
Wa alaykumussalaam ... mahar tidak wajib dua kali. 


203 Una 1 166-164 Aa imam ia IliSle- ang 3 Lal MSa Sman Nite Uas gl 3 WA NI nan US AN ala A4 S0 Yel, 

HA jl leda 2 gatau Lag jl ayal 
3 1 d3 Sp Hay maa BELA AJ am la Ng ana) Ny meaael Ulah La j3 IG AS 20 A4 asa Umana 19 Y sa gle Jalagl U) gr 
big dilas ALI) 3 LS 3 3g MS (A Laild TISU Xie Aka() ayang Blaf) dang Gol Aale Gang Y 1 GalgadI $ Y 3) SS aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2928 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ll 
2 Ghufron Bkl 
Maharnya cukup bayar sekali (agad yang pertama ): 
vs Ola : 
Jais 0 SI Ula Yah 4 xtc lo Lang baby Isilelo Luv s0 we dau Jl dng jl gl Ns 2 kaan 5 J3 
ssil JS gl JS 


vi Islasg Jail wicl WS ISI sei Oo yel Jas Ali iadl Lay loil seoll YAN Al Jl) sal d og 
AS Ul ol s0 Ul ale 51 2590 99 aa ISI owl 200 Seal Ul dc R90 99 asli 


| IM yo 2 bu Uk aa 

ole Rgll Adgo d0 Ud HI sc Y uan A9 Silk 9D ag YX Al Silk gd Jd SI wani pS lo 
YAN H20 yo UX jAlB gd9 Ad HliS Yg Jo dg dooall ekatik Bye 9 Yi Lb Nic 3, u5 
blus Als! Jo 293) lb 


| 456 s0 7: & Sobell aw walg sal md seal 
ale) UE pat al mAh yo licl gl bo licb god dr Jl dag Jl Walls ag Jl «SI ( Isaalgi 95) 
al uledlg pall dog 2D JS gl Ih sis ) SI Ul Yg (U SE2 lo 929 UdAO Ab 3 Isilelg Lu 
Jilsl yul lo go J3 micl W)LSI Isl sszsdl « ulur stay dual Ja JB diah Ly loil seo y 2. 
d9 ade R9 Jl dil oo » 20 Ul 0 VI long day GLS ping ding dll cell Ja3 Ul Hall 
dosgll JuS yul Lo dlu Ng sdlb 989 48 HlS X9 Jo JII dowosll clustil BL yicl yg N Duo yb sac 
“oil le Halo mara Hd lagaiti 38 paul endic 99 Id UX Juta dl Ine Y Jaa sa sulill « sunala 
asi oo lb 20 wi lia log Lal Led sUlll Al ji dil €939 LiaS»9 sgoll JS sLsssl Jd US$ 
dobid blisl gi Joxil . 


Ih 8 0900 subll all (ll ubi dis 2.90 ade pall dt3l90 » 20 Ul K0 UB Lag Du ds) 
S9 VI UI Ai MA Auleg Kain MI ya VX dls US (WS Ng di Jg3) sung dgis A9 Ro Jll 
Je lord lip log 042 gl ud wulll Y3S Jas ld il lo J3 (Al yani 93 Jis LI ds3) . Jolie 
w Jul. 

245 Sa aa sie Jl uas 

3d lo ria Lido ole Jiiiuy lang s9 93 Lo jalal BS Sis 82010 3D Je daa Sae d JY gal 
ASI 3 sial baal Balet ul Candi Id yo Sby sial cal JB... Jl adl Soal Jai s3 SW sll 
AB la ed y3SIN All arie memmal! cal Hall yo el 265 ya UNS Jo sil) Luh Gaul 0 19 
Al. 9903 


Ap bbill drKo 88 0 milll 2 adl JII 

Jay 5 Oo JB ul adl sgalls JaVl Sial oli ad slitio lodg cuddl du Nall 539 WIL sll ic og 
2 sam AN 2 sol 03 dabel ll aliss GI 4 Laku dak SA SY ul seo da3) dis Ai 
391 01 Gbu kl 


cd Rol di390 9 20 UN Hall Sc d4 yak Ag sila 9d ,agi SN Al sila 9d Jd aU mani S3 lo 
MANI d 0 ya sal 929 A8 BiliS Yg Jo Jail Anca sLati Bel 290 Yi ob SES B0 
blisYlsI Jos 29 Jl lb . 


456 107 1 & Sola aw velg sal Ml sutalon 
ade) WE asal ad yo Jlieb gl bo olicl gondB ind Jl dag J9 Jalla a9.Jl csi ( Igialy5 ya) 
al Ubll9 sll dog 2Dil JS gl JS ic SI « ul Ysl (4 sis lo 4929 UdAO8 isl 3 Isilelg Luv 3g 

Jilal wib lo go Jail icl U),Si Isl ate Ul yo IS dag 4S Jai d3 sim Uu boil gol NN 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2929) 


d9 ade Roll dal 90 9 20 Ul 0 VI 293 SU GUS si295 Wn9, dal a9 Jl Jo3 Ul HI 
dodol Ja sih lo al Yg yalb 383 A8 HS Yg Jo d3YI dwasll clstil Bl jicl y34 3 dio yb Sic 
mg slank 89 Sus call Lngaii 19 yul adi 3 JS LN uli ad Isa Y bal s2 sat « JS JEJ cl 
Bell yo Lal s0 y3 Lia log Lila el Kutil al ji dillo $ 389p lina seal JS cLASI Jail yK3 
dolid bbisl ol Josil . 


Ika Sg sell sll (All ubi sis 290 ale gaji d3l90 5 30 Ul 00 UB 4293 H5 Js3) 
K9 VI us Ai 43 Auleg Kain 95 M3 ya VX dls US (WS Ng di Jg3) sung dgis A9 Ca Jl 
le loud bid log pg gl Lani wulll UsS Jes led wil lo J8 (Il uut 93 ls yN Ag) . Jelas 
3 Jul. 

245 yo gala 2 all agiall ale Jani Hal 

sd loo lia sole Jitiag lang GI 193 Lo yA XS Si 82910 9D Jb dai sis al Jl yulill AN 
ASI 98 sisdl bil ialel ul Cusadl 5D 0 Sia saia ual JB... JB ul dl Soal Jah 0d SW sll 
JB la Bas 26X dil pris menwa cal Anriladl 0 elIS ac 3 wal Gde Jail sal) ud paul 0 429 
MA 


Ap bill AiS0 88 10 sll call Jl 
Jay s3 lg JB Ul AI Lemb gl Sial eliy sale wlitio ladg cab dpl 639 HL sub Sic gp 
AI WI BL gol 0d Jd adl alisug HWI & paking Ball JSI ON SI 3e0 A0 ing RI 


ll alel : 
or Las msl GL Lu si Ig Sioll Ijuel se lo do) Lg Gio SI Luwu Leo 19555 3l9 
Gl aj) Nasi. 


IP 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/927221350634007 
www.fb.com/notes/939809882708487 


4093. HUKUM MENGUBAH NAMA KETIKA AKAD NIKAH 
PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum warahmatullah.. Bagaimana hukumnya, mengubah nama sewaktu menikah ? 
Misalkan : si calonnya ini nama lahirnya Nurma lalu saat ijab-gabul jadi Nurmaya.. Bagaimana apa 
nikahnya sah, dan apa hukumnya ? Terimakasih.. (Frans Elo| 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam Warahmatullah Wabarakaatuh.Hukumnya sah, mengubah nama sewaktu 
menikah. Kalau diberi isyaroh atau diniati bahwa anda akan dinikahkan dengan wanita ini, 
meskipun namanya dirubah maka sah saja. 


Ye US uda pmoll dut 

bom ol gl A3 saw Sby Kpn Lge33:9 CI 19 Lilit S0 Lenwuig gowl C4 #(U33 1ALu) 
ai US olga UI 20 & lalusi gl oda sli335 "JB ybs sil Jl Lal ol US 141,53 lo 46 leg 
Lois Td elt35 "JB gl laS es AB ala glgll 3.5 code »ISall | lgi al Gio Tggaw si Tn: pd 
lagi Nas Inc» 


Masalah :Ada seorang wanita dirubah namanya dan nasabnya dengan seizin wanita tersebut 
ketika menikah, lalu godli menikahkan dia dengan nama itu, kemudian ketahuan bahwa nama dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2930 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nasabnya lain. 


Jawab : Jika godli memberi isyarah (dengan menunjuk, dsb) ketika agad nikah, seperti : "Aku 
nikahkan kamu dengan wanita ini" , atau jika calon suami dan godli melaksanakan akad nikah 
dengan diniati kepada wanita tersebut maka sah nikahnya, baik itu dengan sengaja ataupun tidak 
dalam merubah nama. 


Karena yang dihitung mempengaruhi sah ataupun tidaknya nikah adalah maksud dari zauj dan 
wali (walaupun itu godli), seperti halnya aeorang wali / godli berkata : "Aku nikahkan kamu dengan 
Hindun" namun wali berniat Da'dun maka yang sah adalah pernikahannya dengan Da'dun karena 
sesuai dengan niatnya wali dan zauj. (Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 2001. Wallaahu A'lam | IT 


| 


YAI -YAS w Ya wiWll “ilcl 

Sam) elis933 1053) Leadg 00 Jobs 0S lau dg JI) Lusi bug SI cola ale las BJL (ousig :Ag3 
Ro gl9 Aga) ani le sisa! 3 UII Ul arti lah dlu NB Yg vduso Lgi al los (Job yuli 

Jb ala Clull £NGB Sam gl N38 gili Ss! el293 JB Ul suplai doll III Lu es (BL 
Bola gl nogo asi (iSyg ay Jp SO A9 ll ss) SD saji da9 yol) “A59 jall suga Jeal. 
JUS 10159 siso wd Jo lo 989 192 lud2I Kung Y Il yoll Lal (Igo ssi yag Us) Job 

va pol ggd Xl sumall el Lay dls Ca Kode Jo elsa Kd ay JI sumo 4 sol Jo 553 

Ya (ldoug AJ yag 1Ag3) any SSI Aing Likoglb ousil Jaioi (ons ebi 9 3S 233) 193 lu 
all eba295 Jl Sl DISIN gd gsil gl :Ag3) ML 3S Lusi si Up ya N boru Cw JUS 93 dio 
as Soal em OI 9 4 us 35. Lsul 3 389 My 4S SI bd uc Jl 98 «si MI omadg V939 . ISI 18 
909 05 eling JB gl isl (odd gl 93) ala Us 093 Lis 9G Y Ol 98 gull elis 93 JB9 Alis 
S3 lag csi ya ASI 13 lag Ksilk clS Ale gag «S3 lay dieoll SI (lalaw ylg 1038) bxobs 
ad dll Aitile elis 93 JB gl eddy Lema ul JUMIG p220 sis eli93 JB US elgosl usu lalow lg 
Pe le derean beo Ababil SL eta ld 
adl lg sie B « yoo A9 Ka Kail 9d Jl 9d Wang all yo NS VY pdl si R0 5S. 
ma Kasih SNSy SSI (db eli2 95 Ily 1063) pal UI aw N KI 9 BLN Bull 5 
BII 99 leowl 9d aw dl I3d VS Ula cablgall 8 JSI 9S YO anu Jati Ul 4S yo dob4 ding 5S has. 
olagi Lay Nas HASI Wy doll lalai S9 «SI slah Ul AI da3. 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Ro Fie 

Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/889107034445439/ 
www.fb.com/notes/942226232466852 


4159. HARUSKAH MEMPELAI PUTERI IKUT HADIR DALAM 
MAJLIS AKAD NIKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Darmadi Sukses 
Assalamu'alaikum.Aku mau tanya,apa hukum proses ijab @obul dimana mempelai puteri ikut hadir 
dalam majlis akad, biasanya duduk di samping mempelai pria ? terimakasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Mempelai putri ikut hadir di majlis agad hukumnya harom bila timbul fitnah,bila 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2931 ) 


tidak timbul fitnah maka tidak harom. Dan yang dimaksud dengan fitnah di atas adalah zina dan 
pendahuluannya seperti memandang, kholwah, bersentuhan, dan condongnya hati yang 
mengarah pada hal-hal yang dilarang,dan lain sebagainya. 


324 5x0 MW 5 AJI agidll dc 00 ll 

HS 9d eling ai II Sy lo ade Sl 3) IS9 His dio C4 Al lo Alam 233 YG Lio Lara Cg 
BS US9I 2 39 DI Vip pluSL Cl ba Od 5338 SI 4 SiJl 3) ISS9 dg ya & J5 DI 55011 
Hula Abas laga s| iglS gl elas adl aclill SI dial 995 sis Lgu) sleDAI lull lol leg 
al ya JI ola u SAI Aiiall 393 Sic Lg slr doiba m5 Il JB JB & elasIL Bae CG 
By aa 33 Ad Ul A3 Ul Klo Ig YA RIS Ul Sala da bSng Saya US osnicl9 
ud € Jai RSI a05 dlu H0 MSG LS SI Sie do SIL naas ga JI 3 Gsioll a15 Gil 5 will 
55309 si 


124 5x0 BJ s 2 Joall dua ls 
Jae ag digit Io BAE bli ab Jo IN BSE du A02 Gagi Y #lauSI #glSJI Lula3 
sal JUS 50» 


313 5x0 Jo el smllll Ale 
pile OLS Jeli Calai3 Okan» 5s 23 JL Ela Nls ayal akal gl 852 All (9333) ding 
Ind AS dlangaluSI 2La5 Ob eLads JB JI BUSI as KJ 0553 


350 5x5 ll 2 all Uagall 2.5 Enno 

calgikall Jika lagile C5 N SY ygi33 V3 yu ole dana Uni A3) dls dll Asa Liaall JG 
ala SNI asas ds Gp GS Gp HE Al Isma JB JG 315 1535 lal ilsall ole Lo3 Yg adal Ann3)6 
3spN alba JSI bai GS ( uas gl 6 gl Jalla 3 ilsal ole NI daasll) 

Bb y9-A3 G0 25h AN G6 JB LS gal 3a3a Y alba JJ bali KG A3 -JB 5 JLdl- (all) 
asasi Ulkog Ra an ebeg Pa. Aeb3 ugi ds, DES Gas) 


(GR AAA BI JBL sll bius 293 IE 


305505 CW £ jd cmd Hilel 
IG S3 G3 N Ol oi Ji sah Ja TE dial d3, cikal ala Oka Gil JB 


160 5x ml & all all agle sll 
IE sig Y Sis, UE anosall ea Oli Sg ls dilall yugig Hnono dmogall dilas Juo333 
Hi ESAI 


203 Al) JsYI 2 ja SIN Agil) (jual 


| | | 197 AL ai le as: 

Uatid as ad Uitow gac gal Us Karate Ig ataalid glbitg 8 Ay log AAS AS yani lag Ag» Siltn Ui “akn laga Au) 
£ ya ka j : 

3 Mal xs : gila jha AI kada saran W jl sy Uiai x sial, sasa Yada siuS) ghLag yu giaa 


Ss 


» Uzlah 

Wa'alaikum salam wr.wb. ikut nambahi kang, sama dengan kang ghufron. Sepasang calon 
pengantin bersanding saat ijab kabul nikah, bolehkah? Kerangka Analisis Masalah : 

Dalam formulasi figh munakahah, dapat dijumpai aturan pihak yang wajib hadir saat prosesi ijab- 
gabul akad nikah berlangsung. Yaitu pihak wali calon istri, pihak calon suami dan saksi. Namun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2932 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seperti fenomena akad nikah yang lazim kita saksikan, prosesi ijab-gabul juga diwarnai dengan 
kehadiran banyak orang yang umumnya laki-laki untuk berpartisipasi menyaksikan 
berlangsungnya akad yang sakral ini. Di samping itu, tidak jarang mempelai wanita juga turut 
dihadirkan di majlis akad nikah di tengah-tengah hadirin dan duduk berdampingan dengan 
mempelai pria, bahkan ada juga yang ditutupi dengan satu kerudung berdua (ikhtilath). 


Pertanyaan : 
1. Bagaimana hukum mempelai wanita turut hadir di majlis akad nikah seperti dalam deskripsi? 


Jawaban : Haram, kecuali tidak menimbulkan fitnah 
Referensi 

" Bujairamiy alal Manhaj vol. III hal. 324 

" Hasyiyyah Al Jamal juz 4 hal. 124 

n anatuththolibin juz 1 hal. 313 

n Panatuththolibin juz 3 hal. 305 

" Ihya Ulumiddin juz 2 hal. 160 

" Al Majmu' juz 4 hal. 434 


Pertanyaan : 
2. Jika tidak diperbolehkan, apakah kemungkaran di majlis seperti itu dapat menghilangkan sifat 
adil wali dan saksi nikah yang hadir? 


Jawaban : Tidak sampai menggugurkan kecuali disertai hal-hal yang dapat menyebabkan dosa 
besar, seperti meremehkan adanya ikhtilath (persinggungan laki-laki dan perempuan) dan an- 
nadzrul muharrom (melihat hal-hal yang diharamkan) pada prosesi akad nikah atau perbuatan itu 
dilakukan oleh orang yang menjadi panutan. Wallohu A'lam 


Referensi 
" Ihya' Ulumiddin juz IV hal. 32 
nanah at-Thalibin juz IV hal. 323 
" Al Hawi al Kabir juz 7 hal. 87 
n Asnal Mathalib juz 4 hal. 343 
n Az Zawajir juz 1 hal. 337 


SUMBER : Sepasang calon pengantin bersanding saat ijab kabul nikah, bolehkah? 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/936249703064505/ 
www.fb.com/notes/949885111700964 


WALIMAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan walimah. 


0432. BULAN APA YANG BAIK UNTUK MENIKAH ?? 
PERTANYAAN : 


Bagaimana menentukan hari pernikahan menurut guran sunah ! kata temen saya pada waktu 
musim haji ! tapi saya tidak tau ilmunya ! silahkan jawabanya ! 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2933 ) 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
PALING UTAMANYA PROSESI PERNIKAHAN ADALAH HARI JUMAT PAGI DI BULAN SYAWAL 
DAN SEKALIGUS MENJALANI RITUAL 'BELAH DUREN' JUGA DIDALAMNYA 
Wat ad Jeruk Ol lab Bg ole Jl Ande yg Jemaah 3 akal OS Of, 


Mb SI go Ody SI ah Spy Urang UI Sat YR ag BO Ol) El (He ng SB) 
Of eyang Sl aah Joran Oly dag Ilaii  Aiall OS Of eyang El (lab Ig IP) SA ema LI 3 GAN Lb 
ay take AN Ao AI Segan Gara HB Upi2 AI Goa) LAS yo Al La lay dala Jalal, Lal Jade teng de Jaa 
SUS 0S ya ay Aahy aa Oais Jari US dil Sig ad Jerag Jlyb 3 

Hendaknya akad nikah dilaksanakan di masjid, di hari jumat, di permulaan hari (dini hari), di bulan 
syawal dan menjalani dukhul (belah duren) juga di dalamnya. (Keterangan di hari jumat) artinya 
hendaknya akad nikah diselenggarakan di hari jumat karena ia adalah lebih utama dan pimpinan 
semua hari. (Keterangan di permulaan hari) artinya hendaknya akad nikah diselenggarakan di 


awal hari berdasarkan hadits “Ya Allah berkahilah umatku dipagi harinya” (Dihasankan oleh at- 
Tirmidzi). 


(Keterangan di bulan syawal) artinya disunahkan akad nikah diselenggarakan pada bulan 
syawal. (Keterangan menjalani dukhul) artinya di sunahkan mendukhul (belah duren) terhadap 
istrinya juga di bulan syawal, dasar adalah hadits riwayat “Aisyah ra. “Rasulullah shallallaahu 
'alaihi wa sallam menikahi dan mendukhul diriku dibulan syawal, dan mana antara istri-istri beliau 
yang lebih utama ketimbang diriku ?”. Hal ini sekaligus menepis pendapat orang yang membenci 
pelaksanaan akad nikah pada masa-masa tersebut. (I'aanah at-Thoolibiin 1117273 |.Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab. 


0466. NIKAH : BATASAN KEMEWAHAN DALAM ACARA 
WALIMAH 
PERTANYAAN : 
Fikri Asim 
Assalamualaikum.. bagaimana hukum pesta walimatul urusy yang akhir-akhir ini makin gede- 
gedean ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. PENGERTIAN WALIMAH : 

Ap TAN ab PI ga tb II, 
“Walimah ialah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dihidangkan untuk 
undangan (pesta) dan yang lainnya". (Tuhfah al-Muhtaaj 31/373) 
BEBERAPA HADITS TENTANG WALIMAH 


de il Kang AI Jpg LIL (AD Lay 1By Brio PT yn aa Ie cal) lang Aale AI aa BI Iya) Ol Ll op 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2934 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ala So dd MI eluey ale Al do adl Jas B3 uya Alai Ojg. 
Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah 
melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?" Ia 
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan 
maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, 
selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Shohih Bukhori XVII/233). 
Tafsir al Tsa'labi 1/578 : 

pe Lp gang MU 

“Nabi saw. Menyelenggarakan walimah kepada sebagian isterinya dengan dua mud 
gandum” (Shohih Bukhori XVI1/578 |. 


WK Ugite Jnbeg Lamo) «Tao sel alay Ala AI lo — LN dna Ol ya sea un Wa duka ya sea Naa 
€ ya Lake Arr ' 
“Bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai 


maskawinnya dan beliau menyelenggarakan resepsi atas Shofiyah dengan Bubur Haisah. (Shohih 
Bukhori XVI1/259 |. 


Jong Reda Jl inalod! you (kang Aale Ha JI LS Raga y aa Ong AI Jung GET iga d0 AI my ML Ul 
Say BI PS Cle Al, bang Vai AS ag ON Je Lai OS La Ai 

Sahabat Anas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah berdiam selama tiga malam di 
daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Lalu aku 
mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. 


Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya 
diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin. | Sunan al Kubra lil Baihagie juz 11 halaman 57 |. 
KESIMPULAN : 

Sesuai dengan keterangan hadits-hadits diatas maka tidak ada ketentuan dalam 
menyelenggarakan sebuah acara walimah karena dalam satu riwayat Nabi menganjurkan 
memotong kambing, diriwayat lain memakai dua mud gandum, buah kurma, susu kering, 
saminbahkan dengan memakai masakan bubur. Karenanya para Ulama fugaha khusus dalam 
masalah walimah memberikan kesimpulan : 


Jaa yag jer ella ya dh ealg Al yi Bl JUS Jil SLANG Sllaall JB dale jab La andy BLS Kesal Lesty 

Slop Saw oya ball loe 3 Jaa SAI Ha ily ISU. 

Paling sedikitnya dalam acara walimah bagi yang mampu melaksanakannya / memiliki pengaruh 
adalah seekor kambing dan bagi lainnya sebatas kemampuannya, yang dimaksud dengan kata 
paling sedikitnya adalah paling sedikitnya kesempurnaan sesuati keterangan 'at-Tanbih' dan 
dengan makanan apapun yang ia gunakan sebagai walimah diperbolehkan baik berupa makanan, 


minuman yang dihidangkan saat akad perkawinan seperti gula dan lainnya. | Hawaasyi as- 
Syarwaani VII/425 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Abdullah Afif 
Ikut nambahi yai, Dalam kitab Fat-hul Bari diterangkan : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2935 


pa ob ad H3 lb Bleadl ya Litangg 
WA YUSTAFAADU MINASSIYAA@ THALABU TAKTSIIRIL WALIIMAH LIMAN YA@DIRU 


Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-9444&idto-9451&bk no-528&ID-2876 


Wallaahu A'lam. Semoga bermanfaat. 

0663. TAMU TAK DIUNDANG DALAM WALIMAH 
PERTANYAAN : 

Ricko Zha 


Assalamu'alaikum.. Mau tanya, bagaimana hukumnya datang kondangan tapi kita tak diundang ? 
Bolehkan kita makan makanan yang ada di situ ? 


Mohon pencerahannya 
JAWABAN : 
Hadis Mabrur 
Wa'alaikumsalam. Hukumnya HARAM kecuali jika tuan rumah mempersilahkan maka hukumnya 
menjadi makruh. Referensi : 
KP Soya petin Rela o nny Baya il Alan ella La) Lay mela OT VI ala OP aka By ia yag Jill Ui, 
AI dipo US ea Lily Al Aas pal IU yana Yg mede BII 
Yg KAV AFI ab UP listing pk la oya id Ala ya Bob SLS SIS ega BP teng (CI Bp UN) d3 
Iu SP WN oli) ale ea 2 SU Ul, Slip ola) pa ee Ra Bel Ulang! Ang Yg Sasak Lo) elu d Ol Ulum 
Sedangkan hukum menerombol (menghadiri undangan tanpa izin) maka haram hukumnya kecuali 


bila diketahui kerelaan dari pemilik jamuan karena jamuannya disediakan untuk sedekah atau 
ramah tamah. 


Segolongan ulama seperti al-Mawardi membatasinya tidak melebihi kadar kenyang dan baginya 
tidak diwajibkan mengganti apa yang ia makan (bila terdapat kerelaan pemilik jamuan), berkata 
Ibn Salam hal tersebut diharamkan karena kebiasaannya dan umumnya hal yang demikian unsur 
menyakiti pemilik jamuan. | BUJAIRIMI ALAL-MANHAJ I11/343 |. 


Se ISI Jay Jera Of Jeli pall elo Cg Ai ah il Fals JII GOS BP IU on Iga Gsttaly Jill «4 
ads Gea Y al 


Haram hukumnya menerombol, al-Mutawally dan lainnya memberikan pengecualian bila terjadi 
pada tempat jamuan yang antara dia dan pemiliknya diketahui tidak menyakiti dan sukarela saat ia 
masuk dan turut serta makan. | Roudhoh linNAWAWI VI1/339 | 

Bas V9 AYI ja Lagi Uap SAN Lb) pele (3) VI 3323 8 oya Red am yag Jill £ 4) 


haram hukumnya menerombol (menghadiri undangan tanpa izin) kecuali bila diketahui kerelaan 
dari pemilik jamuan karena diantara keduanya terjadi rasa saling suka dan gembira. | SYARAH 
BAHJAH oleh ZAKARIYA AL ANSORIXV/221 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2936 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1164. TIDAK PUNYA UANG ITU BUKAN UDZUR 
MENGHADIRI UNDANGAN 

PERTANYAAN : 

Dyah Alydya 

Assalamu'alaykum.... sahabat piss, beginigimana hukumnya bila tidak menghadiri undangan 


pernikahan,dikarenakan NO MOney. makasih sebelumnya sahabat, smuga tanggapn jenengn 
sedoyo dicatet amal sae ..aamiin 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Nderek urun REMBUG. Tidak memiliki UANG yang diberikan pada pemilik 
pesta bukan udzur yang diperkenankan tidak menghadiri undangan, karena kedudukan uang yang 
diberikan saat pesta hanya sebagai HIBAH bukan PIUTANG, kecuali bila pemilik pesta 
mengundangnya karena berharap akan UANG YANG DIUNDANG maka tidak wajib lagi 
menghadiri undangannya 
anta Haag dag II SI gann Ul aldi dst ba Appa Td Win uap ali, 
Ng, ang Ia Peni Su Of, 4 S3 Da dna) Gel sa, las bah At of Es al Ul ost 
HAN HA Mag AL dah 
Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak wajib mengembalikan harta-harta yang 
menjadi tradisi dalam aneka pesta dalam arti pemilik harta tidak mendapatkan pengembalian 
hartan yang telah ia berikan pada pemilik pesta kecuali dengan tiga syarat :1. Saat menyerahkan 
hartanya menggunakan ungkapan seperti “ambillah,,!!”.2. Saat menyerahkan hartanya ia berniat 
dikembalikan dan disepakai oleh pemilik pesta dan ahli warisnya.3. Terdapat kebiasaan 
dimasyarakat hal pengembalian harta tersebut.Dan saat harta tersebut diberikan secara langsung 
ketangan pemilik pesta atau pada cangkir yang telah diketahui (tempat uang penyumbang acara/ 
bece'an/buwuhan) maka yang disyaratkan hanya dua yakni niat dan mensyaratkan untuk 
dikembalikan. | Haasyiyah al-Jamal XI1/116 |. 


Pile (HI bgi 9 deng, sah JB Jalta o) Ae Oly SAY da dl ELANG ll IAI GAS) Loud JU 
G Bakany 3 Cgag Dt ala Jia Wa banY ad SA PI Aa ai ELANG ola DJI 3 dna AI Kl 
dy ala Wi 

Berkata Syaikhuna “Pendapat Yang lebih tampak harta-harta yang ditradisikan dalam pesta-pesta 
adalah hibah bukan piutang meskipun ditradiskan dimasyarakat untuk dikembalikan...” Redaksi 


dalam at-Tuhfah “Pendapat Yang lebih tampak harta-harta yang ditradisikan dalam pesta-pesta 
adalah hibah dan tidak berpengaruh kebiasaan yang berlaku dimasyarakat selama tidak terdapati 


pesta atau ahli warisnya. | Yaanah at-Thoolibiin 111/51 J. 

Paw geet AB eta Hbd angan Hb 5 KS DAN ya) Cu Jo yaaa 
aa AS Yelah Yen LN AU YA sa co yah Ye 

Diantara Syarat wajibnya menghadiri undangan pesta pengantin adalah bila undangan tersebut 

tidak diberikan oleh pemilik pesta atas dasar rasa takut akan jiwa, harta atau harga dirinya atau 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2937 ) 


karena rasa tamak akan pangkat, harta atau kedatangan selainnya yang diundang namun 
undangan tersebut diberikan karena dasar kekerabatan, kebaikan, keilmuan atau semacam 
lainnya. | Hasyiyah al-Golyuubi XI1/157 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


1174. KE-HARAM-AN PENGANTIN WANITA DI RIAS OLEH 
SEORANG BANCI 

PERTANYAAN : 

Marini Terima TagdirNya 

Assalamu'alaikum piss-ktb. Mf,Mau tanya ne, Tentang waria(bencong/banci) yang merias pengatin 
putri,Itu hukumya gmana ya?Kan badan kita di pegang2, 

sebelumya, Trimakasih atas pencerahanya(Mhon mf jika pertanyaanku belepotan/susah di bc) 
JAWABAN : 

Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikumsalam, dalam bahasa figih ada istilah khuntsa dan mukhonnas... Khuntsa adalah 
seseorg yang mempunyai kelamin ganda..dan dari kelamin yang plg dominan,maka gender itu 
ditentukan. Mukhonnast adalah seorg laki-laki yang meniru2 gaya dan tabiat wanita..hal seperti ini 
dikharamkan.. Kaitanya dengan pegang2,maka hukumnya tidak boleh,karena pada dasarnya dia 
adalah laki-laki... sebagai solusinya..alangkah lebih baik jika seorg wanita di layani oleh wanita.. 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. TIDAK BOLEH dan Haram karena pada periasan waria terhadap wanita 
tersebut pasti tidak akan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' seperti melihat dan 
menyentuh anggauta tubuh pada lawan jenis. 


Ta TN HA AS TKA YR AN AN BI oa Ca Gi Si Kp 
Dan haram melihatnya lelaki Fakhl (yang normal kelamin dan syahwatnya), lelaki yang dikebiri, 
lelaki yang dipotong dzakarnya, Khuntsa (yang punya dua kelamin pada dirinya, sebab saat 
bersama wanita ia dihukumi seperti lelaki dan sebaliknya karenanya haram melihatnya pria dan 
wanita pada aurat Khuntsa dan sebaliknya demi ihtiyaath (kehati-hatian), yang sudah baligh 
meskipun sudah tua dan pikun dan meskipun ia MUKHONNATS (pria yang menyerupai wanita) 
yang berakal dan dalam kondisi normal (tidak terpaksa), pada aurat wanita merdeka. | Tuhfah al- 
Muhtaaj 29/209 |. 

T 5 yan ya pekan Aa ke AI Sya (pd yah OLS Olg Upai y Kantor YI deng yaa Jr PAS CI slahil Ia Ia Y 

Il al SY $ pad) Upper ma dl Boga! PARI (By AAL pg BA AS de gaby Jasa Lia adl Bj AS 
AI Ja AS Ad «Leena BF BTP NY TA SU 4 Spa ya das — SI teng ————— 

By HP JE3 (2407 Ay BI Kai Bal ogad ML Jam Lea ya BL AN SS ma ya Lada. 
Tidak ada perbedaan antara Ulama Figh bahwa menyentuh wajah dan kedua telapak tangan 
wanita yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan meskipun aman dan tidak disertai syahwat 
berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW “Barangsiapa menyentuh telapak tangan wanita 


dengan tanpa adanya alasan yang memperkenankannya ditelapaknya ditaruh bara kelak dihari 
kiamat” dan karena tidak adanya darurat yang membolehkan menyentuh wajah dan telapak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2938 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tangannya, karena diperkenankannya melihat wajah dan telapak tangan (bagi pendapat yang 
melegalkannya, kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah- Pent.) demi menepis keberatan dan tidak ada 
keberatan saat larangan menyentuhnya maka tetaplah hukum asal giyasnya yakni HARAM”. | Al- 
Mausuuah al-Fighiyyah 29/296 |. 


1370. SEPUTAR PENGANTIN WANITA YANG BESOLEK 


PERTANYAAN : 
Senja Kalanienk 


Assalamualaikum... bagaimana sih sebenarnya syariat menyikapi pengantin wanita dalam 
bersolek, memakai pakaian mewah yang sering menjuntai2 ekornya / gaunnya menyapu lantai, 
dan duduk di pelaminan yang dilihat laki-laki dan perempuan... lalu, bagaimana pula hukumnya 
wanita yang keluar dengan berdandan sekedarnya (cuma bedak sama lipstik) ? dan sebenarx apa 
yang dimaksud tabarrujal jahiliyah itu ? kalau sudah ada di dok, tolong disundulkan,,syukron... 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Mengahdirkan pengantin wanita seperti dalam deskripsi pertanyaan diatas tidak 
diperbolehkan dan haram, kecuali bila tidak menimbulkan fitnah. Referensi : 


» Bujairamiy alal Manhaj vol. III hal. 324 

» Hasyiyyah Al Jamal juz 4 hal. 124 

» Panatuththolibin juz 1 hal. 313' 

» Panatuththolibin juz 3 hal. 305 

» Ihya Ulumiddin juz 2 hal. 160 

» Al Majmu juz 4 hal. 434 

Lae Ii PSG ab dia Jas Lela CA Lain Dua 324 —naa LI 2 mai Ie gagal 
2. Te ng ab g ya SP aa La an Te Tana 


0.9 


Me an ON 
Ob on ga ena dB An se Aa Ie Kah sn 

Beda de Jah BS aa tb iya ip LS SALA Kn Wed Han ASI 
Ae da Be sr Aa Di la Gn an Up PUN DA Sana mia Peras 
Keslk Ta Na | da MS yag Pjg 
MS Oa at KPA HN ALAN, Apa pa Bp SGP SB13 —e JI nj cad 
: aa Tai We ika Ka Da RN da LG SG SK la adi, 
MASA DA Up ga da KAA Lai Up JA Le) SLAAh YU3SO —no LA SAI AA pa & 
Au 13 3 gap er H3 Jonas JG JB Hr seng SE Se Ka Uj Si Inand Oehali Al Cepele 
S5, J6 3 Pan Gl Or SA aka Gt, tap Lusi Aaj IA de Vj Kami adas 


Sa Ja ag» mag OS dh, Bat AS nggak oa CA OP JET jl jga UUS, JS Jaa HU, 


- Io 883 3 


Cola 5 elu Of Kasian! Tonomal! aoi LA M3, JUS “ae naa 


Opa iga BI JR LN best 20) Ibr Sl sana HE AI J2) Sl 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2939 ) 


Or po, Uaf SI key ja Lb aah Spa Sal el an) HI 36305—ao SIB 2! oneUall Tile| 
LG 
UE anal £33 op Tae sal ag Lana Lanal) aah J-asi3160 —a IE opal ale AA 
bas Si Sun 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/380616148627866/ 
1472. HUKUM MENGADAKAN WALIMATUL 'URS 
PERTANYAAN : 
Sukron Ma'mun 
Assalamu'alaikum, maaf saya mau tanya. bagaimana hukumnya acara resepsi dalam pernikahan. 
JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Walimatul urus/resepsi pernikahan sunah muakkad.ianah 3/357 
2» Danar Khalafi 
Kang Ghufron Bkl.... 
kakao SEP ly mad oya ad dil Ujang Ie fp LPM Sl LSNay V3 p YP Help CSI 0S ja aa J3 — 
(PI Alay Aen2 YI della Kou Yg Bea III Ta B9 SS ot JP Ad J3 Sasa sega 
Lianah 3/357 |. 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Menurut pendapat yang paling shahih dikalangan syafi'iyyah adalah sunnah 
muakkad. 
UI Lego alta jy Dal merasa! Saad 3 pelny dala Ab elo SjiS Kerly WI dal Olpry TOY HA Lady G3 
de Reel yg mal Tenetanad SY Ala Ualy OllontaYb JL Ja3y oloeta VI le EeAbg SY Play Ren epetaan 
Asa kal 9 asu Its Y, KA as 4g AI 
Terdapat dua pendapat ulama tentang hukum mengadakan Walimah 'Urs (resepsi pernikahan) : 
1. Pendapat pertama menyatakan wajib mengadakannya berdasarkan sabda Nabi SAW 
“Adakanlah Walimah meskipun dengan seekor kambing”. 
2. Pendapat yang paling shahih adalah sunnah seperti halnya hukum berkurban dan walimah- 


walimah lainnya, sedang hadits diatas menunjukkan kesunahannya,Imam al-Oaffal 
memastikan hukum kesunahannya. 


Sedang hukum mengadakan walimah-walimah lainnya adalah sunah tidak wajib menurut 
pendapat yang dijadikan madzhab dan dianuti oleh mayoritas ulama namun kesunahannya tidak 
sekuat dalam walimah “urs. | Raudhah at-Thoolibiin 111/64 |. 


2 Mbah Jenggot II 


Sepakat dengan teman2 diatas.hukum menghadiri undangan walimah kemantin wajib selama 
dalam acara tidak ada unsur kemaksiatan dan kemungkaran. 


IP 3 oem ad Lap (Rela Leah lrYI )( 280 03 g aebaad! ga Jaka Jp BUS Jd Ore PP Led LL, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2940 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ab 3y2d LI yag el ii D3) eEYI UV eoai Ragil pl pala P1 pelan 017 | BLS MSN II SAH 3 
Il SA Gea Ih P1 Lena Crpepmsal DL oeafay , Haka2 Bo ygal UY 5 Gaya Kadi SIA 2 IJE AL Syuyy dil aan 
gl or Olate geo P3 JB yani 02 akan Aina BU, Keetana Lal) deler YU (AYI ya Lap Ul, . Aom ng Ray 

A2T (3) eny Ae AI eko AI Syay A2 de aa SU 1 Sby Lai Ol Il PI 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/395922967097184/ 


2065. HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN WALIMAH 


PERTANYAAN : 
Indah Azza 
Assalamualaikum wr wb. Menurut imam syafi'i jika di undang WALIMATUL ARS,Menghadirinya 


hukumnya wajib. Pertanyaanya : misalnya tidak hadir apa dosa ? 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot II 


Rod Gale lalai ji J1 ema yg | BUS Had II Sa oa BL J1 sound sb Ls (Terly led UleYY) 
Anis 33 pak! LN 5 yejall Rady IAI IG Syanyg AI nas AB Syed LI ay el AAN D3 se UM Le, 
Ly Teetana Lal) RelerYU (SY ya Lt ly | mi 00 Ray II Sai en BL) eni oem GL okay 
dk AI Sy Ie de aa SU 2 JEy Lai Ol II AI Ui or Olate en) 2 JB ey 3 da Atma 3 
427 pe) A ag ade dl 

2in3 gais US Ag Ulah (ET, AL USG Katy Uta SI SJ Sat, oeas UT AI, 1 all JE (JP ay 
deler AB 0 Ray SU) Ai le Upon ybs 
Kal Aang le MMS Ole eka jet Je abeYI A eth Ol mami JB ja Rajlor Gasal OS Ol Lal bata) 
ny Yg oya GA) p yeb aa Saran jl 
( 211 yp 2 al CA) 

Menghadiri walimah adalah fardhu 'ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah dan ada juga yang 


mengatakan sunnah. | Mughni Al-Muhtaj Juz 3 Hal. 280 | 
? Ibnu Toha 


Kesimpulannya : Hukum menghadiri walimah adalah Fardhu 'Ain yang wajib dihadiri... kecuali ada 
udzur-udzur yang dapat menggugurkan kewajibannya seraya minta izin pada shohibul hajah 
bahwa tidak dapat menghadirinya. Ibarot : 


Aa Ja SI) ca ayal di 3 Sole Yg Largyaa AI Ad PELNI Sae eno II” Telaga AI le d3 
BE Il Al ee Of La Sl Ole Jai 5S 00 oa IS AS ne YPP HI Lead 3 HPN Set Ah Kupai jl cp 
SI geli Ta UI What Lal Y 1 Olgory Ugadh Lag Lily. yajall Rang C3 Ugal Jika Un yaaa CW, BUS oh di 
pikosly 2JU Ona Randa Beny oprg de slalu lil ae Jay “Rony Gali 3 AS Ul) Dai Ll ri ot 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2941) 


aa JB dag one Oa oya Basa JS dl abrYI Ar AU Jat Jlay clga) Felor YAN 1 ygedily WULA Jlis Ul ye Lai 
Iin D4 al el US ya jl Aga plabal DOG Ol Lgiad Uta jl Bs dalorl K0 yang U Setia God ASI Lal ola 
Ain Br OSGY Oly Jb ls diglad Jl Aalor 3 maba jl orh Bb aggaa il Uti Ag Gali NY dr 0) yA SSL ya 
OP JAE yag dalorYI S3 3 Oldel ada JSB (Alias gl K3 RAT Ii lgi ab Ol opo dm dapat ah al ya 
Spb AI II ola 
FOKUS hukumnya fardhu 'ain : 
Pdt er pp Ai lama GNI 
FOKUS udzur-udzur kewajiban menepati undangan walimah : 
ye Ba OS JP LI yak Jl Aga alba GO of Upah Uta al ye Aloe Koper US Jala GL ASI Ul, 
ya Kia Ir OS Op (Jl ls diglad jl Aaler 3 mal lah SB ayeag Il Cena Ag Hai Y jl Aan 0) yah ata 
Abe YI S3 9 Jae ada J3 diah gl Ca RT Jl lega ab Olgan opo gl mr JB dah ae 
FOKUS harus mengajukan alasan tidak hadir : 
S jd SAI Il osn Of JA age 
(IMAM NAWAWI SHAHIH MUSLIM) 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/494211803934966/ 


2906. HUKUM MENUTUP JALAN UNTUK HAJATAN 
PERTANYAAN : 


2 lelmieah Chayank Chelamanya 

Assalamualaikum wr wb.. Mau nanya ni, bagaimana hukumnya orang yang mengadakan hajatan 
atau acara apa saja, yang mana acara tersebut sampai menghambat atau menutup jalan umum.. 
Seperti pernikahan, tabligh akbar dan haul ? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam, boleh menutup jalan untuk hajatan pribadi atau umum dengan syarat ada 
jaminan keselamatan dan sudah mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang. 


2 Choirul Mustagim EL-Chikam 
Wassalamu'alaikum... Coba baca hasil BM berikut : 


Deskripsi Masalah : 

Banyak sekali dijumpai di warga kita bahwa dalam penyelenggaraan hajat-hajat tertentu 
seperti walimatul arsy dan lain sebagainya shohibul hajat menutup jalan raya secara mutlak 
(penuh) karena sempitnya halaman rumah yang dimiliki. Hal itu dilakukan tentunya setelah 
shohibul hajat terlebih dahulu izin kepada Dinas Pekerja Umum atau instansi terkait. 


Pertanyaan : 

Adakah pendapat ulama yang membolehkan menutup jalan sementara secara penuh untuk 
kepentingan umum atau hajat pribadi ? Bila tidak ada bagaiman solusinya ? (As'ilah dari MWC 
Jombang). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2942 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawaban : 
Ada dengan syarat : Ada jaminan keselamatan dan Izin yang berwenang. 
Referensi: 
SA Kang aa sd Oiely ab ja asa Us SN aa Sh ssh HI Pi AI Su) Ap 
aa asuh IS. (2) Ke SUS ah 
Terjemah :”Boleh seseorang memarkir kendaraan atau membuat stan di jalan dengan dua 
syarat: 


1. Ada jaminan keselamatan 
2. Mendapatkan ijin dari hakim (instansi yang berwenang). 


b. Pertanyaan gugur 


Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jomabng 
Di MWC NU Perak Jombang, Ahad, 19 Mei 2013 M / 09 Rajab 1434 H 


Sumber : 
http://jombang.nu.or.id/menutup-jalan-untuk-hajatan/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/696945246994953 


MU'ASYAROH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 
interaksi suami dan istri. 


0177. Suami Yang Enggan Menafkahi Bathin Istrinya 
PERTANYAAN : 
Tubagus A. Baedowi 


Mohon penerangan.... bagaimanakah hukumnya seorang suami yang tidak memberikan nafkah 
bathin/menggauli istrinya berbulan2 pdhal hidup satu rumah, mohon peneranganya dari 
saudara2ku semua.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf diantara Ulama Madzaahib al-Arba'ah : 
“ Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat 
hari sekali 
“ Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan ...sekali. 

“ Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur 
“ Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari 
istri. 

1. 183 Bli sae adl Ph 


Abs Uleong Rob jT SAE Ae ya Jay Adel 3 GIA Ong miadlly SAW pUirialy dumang La jajig Jamil Sio MAL) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2943 ) 


caby ya Radial! Y pit OY SU pad JII deg AV Cab Lim Y NI Te1gj Aly Udi LUCY Halo ja UR 
dee UV) BMI Ul Ready 


Laga oi Upi oki Ba tele Jay Alm MY j Lag 


2. 414 an BI 2 ae ci ai 


Bal 3 plak pa BY 5 erna) Lesnahy Uauus jl rain Lang Ob Sae Yg Cak ya (eye Y Oi mt) 
JB. Ole ai da ole os JI ad JS Led Y Ol BA Ilerya Sala al II op 3 SP ON, 
SUS ae Len SIP La ALVI 3 ie Wae SU IP aely ALA Ula ol IS pala ds 


3. 202 —o CW HI esis) 


BE (yo Vote (dam Ody APA AYI AL) (EL) adi 2 ab 3 Rara 2 BU gada paid SL 
dika Ly HS Upi Jelang» Kentang Jp Rep (Anam! BY ) Remsally (ISU) gal S9) Bill 3 dayak pam! 
Bp emg BP UNS oa Ul) pegat Glenball 073), Lili Letonnag Aril pajay Lala 4 VI 2GYI ala Yg Ulet 
USA UeUb Gobas Ue oo AAN Setan 3 EN, UU 3 Ae Bob AI sel 

dio Kerly Uli esa Ob Lalbuol mn, Md JAN Cillen Les Ii Ol lely 1 mil JE (Bb bi JI), 
Leni Kby Lali 4 VI SDUYI Babad dala Y Of by Bala Ah yaa dg JSI BEI (III elai c£ Jan Y SI 
leial Lado dion ya Ja Jia Ad 1 ES AI Leo Y Ado BI Ag # Lada Ob mana DST ia G1 ala dB ih 
PE Sad Ag Rergd lg ya Jd mil LS Ja Yeb OT Ole Lang: Padi 3 JB. dio Carly al ya cade U 
BN ld Aib da SIN Ala niy Ala IU Il, Aim Lelo OT LS, Lgi Ud alm OY sb IL adas ot 
3 Ieliang Jia Ol oledl Je OS al ae ary DI SID Ale UE tam Jin) Lalouol yan Jis SI 
oo eat be Y ad yong Saoly Bye Ulat j Uni aa Ganda £ Ti PA Alona Sa lema JS cl el 
3 date das gl agag lal YI ale Utyorg Lili Sab IL aah Ja, aa ey 


4.131 oo AH GIA 


LI SMP, Je ol Jbg 4 akal Al II LIL aan Lal aj de Carly ebi: mill elo JB A3 sb Uh, 
AI 4 Akar Y Lo HI Y OLY OY , ma ae oaby Soal Sa hi ob Ala Sala Meng ob Jen Jl de 
Lala dd Gani Of p USA ca HIP SA II meal OP US ae JI WS Gu ab bj eU 
SUS ALAN Tales Y AA GAN Jl ANE AAN pdl 3 LA mb ebi JB oh UE, pe IS Aas 


5205 um gl sal aa di —Jlan 


Se (23 Ol ya Tina El ISO) Kelas dal al, BBS al SS Ralaa K1 (ba) CI Si (Ou) bas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2944 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sb Ot Jab dala Halo La Ka Y orasi IV one Gr BSI, Jl abg eta Gomi IW MY Lai bj 
PU ed dede Jataly 7 GUY On yaki li GS de ema G (mn Ah (O) Bgt Ely 
KS) ie OS OLI (pd 2) Rong (ae En) dai Lo ai gal 3 S3, AAS ya PK. 


23-13) 


6. 373 —ao mail sal SI m3 


Jis) yeah y MA ye 0yy Lagi Bis da pi Boy ad aka OS OLI JUS deng) PS 9S IS yag elalal All, 
By rb IS 3 asam ey Ud al 3 Hala! Yam Oey ia L Jady Ade LV dil Laila 


Senkakalplaalalalalalblakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak 


Catatan : FASAKH (merusak) NIKAH 


“ Menurut Syafi'iyyah bagi seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat nafkah batin 
maka menurut gaul mukharraj gadli boleh menjatuhkan thalak. 


“ Menurut Hanafiyyah, fasakh nikah boleh dilakukan oleh hakim bila suami belum pernah 
memberikan nafkah batin sama sekali dalam satu tahun. Sedangkan bila sudah terjadi hubungan 
badan satu kali dan setelah itu belum ada pengulangan hubungan badan kedua kalinya dan 
seterusnya maka menurut sebagian ashab tidak diperbolehkan faskh. Sedang menurut sebagian 
yang lain diperbolehkan...... 


0192. HUKUM MENGUMPULKAN BEBERAPA ISTRI 
DALAM SATU RUMAH 

PERTANYAAN : 

Neil Elmuna 


Si fulan punya isteri 3 rukun dan damai mereka hidup dalam rumah besar satu atap bersama 
anak2 mereka.. malam jumat nanti dia ingin sesekali berfantasi dengan mencumbu 3 isterinya 
sekaligus dalam satu kamar... bolehkah hal itu dilakukannya ? 


JAWABAN : 

Yupiter Jet 

Kembali ke pertanyaan di atas... Sedikit saya nukilkan beberapa ibarot dari kitab asnal matholib : 
Jml) ol ah 


Dan Kewajiban suami terhadap setiap istri-istrinya memberi tempat tinggal yang layak (sesuai 
dengan kemampuan suami). Bentuk tempat tinggal itu bisa dengan satu rumah untuk tiap istri, 
atau berbentuk bilik (kamar/kavling) plus perlengkapannya. 


na neng ena Uma ST AN al GL Su UN Sel AI Ag asing Ol Hal aa 
Haram hukumnya meyatukan semua isterinya dalam satu tempat dalam satu waktu, karena hal itu 


bisa memicu percekcokan dan merusak hubungan satu sama lain. Kecuali bila ada keridloan 
diantara mereka. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2945 ) 


£ gw sela BY SSI Oia) ladla3| sbg J0 Galau sol9 Kutu Ga2a3 ISI (GsyY d33) 

dab Elis Jai Yg BNI kasi J lb Ja dc 

Dan ketika semua isteri telah meridloi disatukan dalam satu tempat oleh suaminya, itupun masih 

dihukumi makruh bila suami sampai “menjima” salah seorangnya. Bahkan tidak termasuk nusyuz 

bila istri menolak ajakan jima' suami, seandainya jima' itu dilakukan di hadapan isteri yang 

lainnya. Tindakan/perlakuan suami seperti ini termasuk DANAA-AH - kekeji/kehinaan (prilaku) dan 
termasuk perlakuan yang jelek. 


Ibarot lain dalam aligna : 
UT yani (oat Ai Liang yeah Ol Ya ale Ya, ye Of Yg ale VI pala Sah ya yeah ot ad 
NS OR ng all Si Ob 4 Ate Yak Uye SBI He aa Selong sla 0 Kugiaka ha NI Jai yamas oya Ah 
Tuhfatul muhtaj 
Dalam beberapa sumber rujukan yang saya temukan, redaksinya sangat mirip dan berkesimpulan 
hukum menjimak di depan istri yang lain adalah makruh. Perlu dipahami pula, bahwa kemakruhan 
itu terjadi di bawah keridloan semua istri-istrinya. Dan keridloan pihak istri-istri berkonsekwensi 


kepada kemurahan hukum terhadap suami, sehingga hukum makruh dirasa cukup atas tindakan 
suami. 


aa Wap Lo sdah La 
Al asybah. 


Lalu kenapa masih makruh ? Banyak hal yang dilibatkan dalam rangka bermu'asyaroh, dan yang 
paling penting adalah ma'ruf (kebaikan) bagi semua pihak sebagai cara dan tujuan dari 
mu'asyaroh itu sendiri. 


WA'AASYIRUU HUNNA BIL MA'RUUF Namun kemungkinan adanya penyelewengan atau 
penggeseran kearah munkar dalam mu'asyaroh itu sangatlah potensial. Karenanya, daf'ul mafasid 
dijadikan pagar agar bahaya munkar tidak sampai diinjak. Dan makruhlah yang menjadi pagarnya. 
Berbeda jika istri-istrinya tidak meridloi suami melakukan jam'u terhadap mereka. Ketika ini terjadi, 
maka menjima' salah satunya dihukumi haram. 


ab Pe Lu 

“Segala sesuatu yang haram mengerjakannya maka haram pula menuntutnya”. | Al asybah |. 
Ketika suami diharamkan mengumpulkan istri-istrinya karena tidak ada keridloan dari mereka, 

maka diharamkan pula suami menuntut hal-hal setelahnya, jima' misalnya. Di atas adalah analisa 
penulis berdasarkan rumusan ibaroh dan beberapa goidah figih. Karena keterbatasan penulis, 
jelas semuanya sangat relative, dan bisa disanggah berdasarkan dalil atau ibaroh yang 

sepadan.Di bawah ini, saya lampirkan juga ibaroh tambahan... 

US Kia Of SD Jaa A8, P3 2d al bri Tia Fe 4 “ja 25 ..b (Ku dp 

o 90 f0 — - 22.90 330 - 90 0. 0 g0 0... 38. 0 20. wa . wa. 90. 0-90. Loc 8 —- 

Msi ali as OI ab Ih B si AP Ga) erladi Tara og Jaa Tera J Spm Ja Wr jha pat 
Pa 1 AS 9 — si ya , 3 er 3jLe si He A3 SA 3s mM —lt 2 Tp bi ta 2. 

Tuhfatul muhtaj 

Intinya... Tentang kemakruhan jimak itu zhohirnya sebatas makruh tanzih, namun apabila ada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2946 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


indikasi lain yang negative seperti membuat istri yang lainnya tersakiti, atau bertendensi ke 
melakukan kemungkaran seperti melihat aurat istri yang dijima', maka hukum makruh jadi gugur 
dan berubah menjadi haram. Keharaman yang dilakukan suami itu, diperkuat oleh tashshih dari 
Imam Aladzro'l, beliau cenderung menganggap haram. 


0 LX 0 20. 0 3 90X 0 8 -o0go - ag. go - 48. 04 9 2- 8 Pan Il- 0 23-00 39 
ob Lagi meal K1 (BI Ea Dp P3 og UP) ika IE LsaUk SU mai Uj (Le Lejk U, Jp) 
- Le 3 ago. 9 Le 2033 04 90 g0 --0. Le 23 20 0... — 09 B3... 3, 

Hal ale Se Ipda ba Ag kai PRA IG aka Ds 3 SP Lala AS ea Jaa OK 
Tuhfatul muhtaj 


Bagi yang sudah beristri lebih dari satu dan mereka ridlo, silahkan mencoba dan selamat 
mencicipi. Demikian, Semoga bermanfaat... 


0268. ASI, SUAMI DAN HUKUM " RODHO' " 

PERTANYAAN : 

Abi Neisya 

Apa hukumnya seorang suami meminum air susu istrinya ketika bercumbu atau bersetubuh ? 


JAWABAN : 
e Raden Mas LeyehLeyeh 
(275 1 Sp) oil Saka OI Rn, 
CA MAS Taat GllahI Gde ena leh nila Ar0s lg Tatap CAS Ugillas 3x AS LS j, 
JSI mn PT LAS £ Tani HS Team ppap CMS pg rdail dong) KY pisall ds 
SU al Rena ed GEN Lal le Ja ON Tual Lage ama png LSI gai GE Cal 
JAN) Al SE Cap era Cr Kena )B peta Oakang  yiana CI) J9 -JINI Gl Rergiy 
dee St GM Ol) adl de KAYU AI ye Jas GA Of Ad al Sea Taat aa 
ST de ad mill JU Ul GAN JB land Oon Yg olAd sal CS Pr SMS deg asli 
SGP de TSI de okeh EV El eka Aa GI Ie Ji La 
PBL UP JS on dial ag Ae 33BV MT S3 drg Se IE SAYA 
ab oa dimana Pa daa! AE AG AYI Leg) SIP ea Al de TSI mua 
pisa Ala ob JAS Lal and MY Ad Ae PA Yg Rel BY LSG Gaal Anal 
SN Je AA Yg SI gadi TAI ak NS 
Coba dicocokkan , selanjutnya dijelentrehkan, :D 
TA 3 
Tak ada rodho' kecuali pada usia (di bawah) 2 tahun. Maka, hukum cerai/talak-nya 


apa sebabnya?” jika seorang suamii yang minum air susu istrinya dihukumi ter-talak 
pernikahannya 


e Edy Humaidi 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2947 ) 


FORSAN SALAF | http://forsansalaf.wordpress.com | menjawab : Waalaikum salam 
warahmatullah wabarakatuh. Syarat-syarat menyusu yang menjadikan mahram ada 
S1 
“" Usia anak yang menyusu tidak lebih dari 2 tahun Hijriyah. Hal ini didasarkan 
ayat : 
Saha pr ip Sodah JS TA AAN ya ba SA GA Gas SA, 
ae Utas Isi op 25 1 & Ja sda Ap Dag ap 2, Ker ar U eta 
Peni » senar BI Kie aka Us SU maps of ag 23 Lupa Car Us KT Laga AG 
Swa: Ogan Lag AJI Of Iyalely AI IA) 33 pall (233) 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.” (@.S. Al-Bagarah-233). 


Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Darugutni dari Sahabat Ibn Abbas Rasulullah 
SAW bersabda: 
SA 2 os Uu Y Aa 
“Tidak ada hukum persusuan kecuali dalam usia kurang dari dua tahun” 
“ Air susu berasal dari perempuan yang sudah berumur 9 tahun Hijriyah. 
“ Keluarnya susu pada waktu masih hidup. 
“ Susu yang diminum sampai ke perut besar atau otak si anak. 


“ Masuknya air susu di waktu si anak dalam keadaan hidup dan tidak kurang dari 
lima kali susuan. 


Karenanya, bila seorang lelaki dewasa yang minum susu istrinya hal ini tidak 
berpengaruh terhadap hukum mahram, dalam arti istrinya tidak menjadi ibu susuan. 
Namun bila suaminya adalah seorang bayi yang kurang dari 2 tahun (mungkin ini 
belum pernah terjadi, namun tetap sah secara syariat) dan memenuhi syarat di atas 
maka dia menjadi anak susuan, istrinya menjadi ibu rodho' dan status 
pernikahannya batal. 


Contoh : seorang anak bayi yang belum genap 2 tahun dinikahkan dengan janda 
yang baru melahirkan. Kemudian istri menyusui suami kecilnya sampai lima kali 
susuan maka status pernikahannya batal, status istri berubah menjadi ibu rodlo', 
mantan suaminya menjadi ayah rodlo', dan suami kecilnya menjadi anak rodlo'. (2| 


(1) 329 13 — ai at 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2945 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pare Se — Ji Oky — aka Ulat jl alas 3 tua yan la Tana Ud Spog pa EL (Aas) 
Je @ mb AI danbas al pi eada Jakata d Oly LOL memo adas Oh UE Uda Ol adi Laia Op dai 
ebay jg IE Il dada GAN, Jb IV ale Basir p4S jd paid talas jl ln Lp Laga Aa) 
ob cri 333 cdat Raj pang EMS penanda DL Al) ale € Indo Jail dinas NAN GUI ya. 
dpl IV pg Ily el Lani Lagud pny Laggy 33 Ladyael II mama ya MA Gi 
MAN GP Lea Oly LAPIS pp Say Ao) Bp Lagi OP aed Jd aaly Jeng AI Ig — Adil pny 
Lagi? Bid Je yah sama Jl. 

1/2717 Otadl Slay 


Ag dilan SAI Rela JO SI AA, AI WIL sledil ) ga B3 ad Kanghi Lo JI Bae ya Le 
Ody 3 OS ya emil ya PA Gap PO Aa gia Km SP S3 PI 
OI Lagi AI Sai OP an Laga Pl Ud YAI aon AI Il dyis Sasa, 
CAN EL Bala Ol AI Ro pal dy dh OS LV go) V IU palang ale SI ga AI Sy) 

Lab OP lady akang” dl dil Ines Ula. 

PS Or SIA Ol Ie Jaa ag 1 ala ap di II IV meuallg” ob Il UNI Ju 
Cia aa BY aa al Taka dye IOS Yg lay Yale dya, Ody Am daan 

ASI Lay Sm AL Aan 33 yaa Ji Any da Jp LES ye Sg) A3y Oa Y il HSNI Ala) 

ae Gp ta gua. 

R21 275 P1 3 ay) — ori nang UII 253) 

masal Je p ALS Tau GbelI de ena Gile Cl Ant Toko CAS Upik 213 ML LS j, 
bil GE core JSI enam B AT CAS £ Tta AH ennai Tniao UNS Pal Rony UN 

asi da NI gd Reny BI al R03 Gd BEN Ll le JII OS Tut Lage ca ag eU 
BN Of SAB uya Seng Taat Una mina) Anandi AS Can dead! cri di2n2 pts Oakany MUI giaa 
Iga Slon Yg Std al Gpr US ey El dea GA Of anal le PA YUI UI ye 

Se ee EN dil nil Aa 3 JP de JB Um SS ds al mall JG Vale GAN Jas 

Oey dial Tag Kel EN MT S3 drg Se IE R3 EVA To gd de 
son Aiman Pegel! Se CA AYI era SSP ee Ant Je TSI musi | ISI UP Je 
ASI SAI misal AMAN ml NAS ya Kat nan d MY Anand! Ie PA Va Aa BY AG Geni! Anal 

ba AP ga (AYg SI Gm AP ON 

(267 1 3g) — usah nang JI Lay, 

Lanal! cold BO ah 3S JIYI bg, BSE dy mami Ja A3 ON UP abaya SEGI Ga SI 
seal JW) merua! Cde Lal Jon op Yg 31 Laga aa | Olaniun Aji IBC AU dlu NY 

D8 Yg ob EL Ob Ob KPI 3 Hb eian Anni jl Call Ie adal ea Y SN da pt. 

Balak! Rape ai YUS aU dilan | Tan Coy il Calon jl Tapa ai jl Lb MS GI bl 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2949 ) 


Ale US IU b,3I opal meruai oe pp Wa dai anal! pegi Rao on lan jig AA Sby 
Pp last OY Lela SL Ola pd ea LAS Ol PA ob osn Ha Op ria eh Je HN 
SAY Jaa WAN SG Ad dangan Rap AN SS aya ILY Ah AI Uma po, HE 
sebaga! 3 dls Yi) JIN meal, KI 

e Masaji Antoro 


Air susu menurut kalangan syafiiyah dihukumi SUCI bahkan syekh Abu hamid 
menyatakan terjadi ijma' ulama dalam hal ini. 


SIH le YI ClenPYI aai ay Gaya yag KMI le jals yag GAY on (HIU) 

Kab AS 3 03 Tayyl Jilal Aj JL UE al Lalat oya oU ye SK UU 

Us ya Ja Cats yel lag Gly LAI Sta Olga CAS pelat 3 gagal og 

ml DES Kis alas 3 Akal gal Temdl JaS A8 Ap JPN oa pdl Alia Se ly A5 
JP AYI OL Gd US IP II ag SL AT 3 UbaJI JE lab (de orak! p Lani 
dng daya jyR AD ya Id La G9 cal MAL 

| al-Majmuu' 11/569 | 


Orang yang sudah dewasa (diatas usia 2 tahun) saat menyusu tidak menjadikan 
kenasab dengan yang disusui. 


SAI P3 dk dya 3g aa Y Ae) OP sabag SA de Tas In OLS | Ul 
ola dp al rn ) 

| al-Figh “ala Madzaahib al-Arba'ah IV/126 | 

Saat menjalani cumbuan diperkenankan melakukan apa saja asal bukan anus 
NB) Bogaka yA 2 Lg oya Lai Jaa JBL pati al SP IG So Sila ) 
CB os 
Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah 
tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (AS. 2:223). 


Artinya gaulilah ia sesukamu baik dari depan atau belakang asalkan semuanya 
mengarah pada kelaminnya. | al-Muhaddzab 11/62 | 


3 LH 3 Opal y Sie YI HAL UG Cod oil ISP BO al Jer da lg | ata 
PAI edi ya HANAN GUS sb OA ael sed al OSYIYI Ata YI oge3 JS 
Ae de si 2) (22312153) Lets KI SO Sikap iba dl 
bitad 2 UE somlas Gal JB (By ola 3 cayaka ah ilain Cia al ca AAS Al 
SIS yaa Y eoBLaT 3 cipakag diiny SasUy A8 (23/2182) Les Jl 
Kara EL ASUS ab Ulg ci paka ES Ol Allah ah Of AYI Gg Gel lea, Lom 
Tata engan DA gia OA NN an V3, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2950 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menggauli hukumnya wajib bagi seorang suami pada istrinya bila tanpa adanya 
udzur untuk menjauhkan dan menjaga dari dari keharaman, dan diperbolehkan 
senggama dalam berbagai cara asalkan bukan pada lubang anusnya karena ini 
haram. Tempat yang digunakan 'bercinta' menurut kesepakan ulama adalah 
kelaminnya bukan duburnya, berdasarkan firman Allah ta'aalaa : Istri-istrimu adalah 
(seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (AS. 2:223). Artinya 
dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal 
dikelaminnya. 


Berkata Ibn Abbas ra. “maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 
bagaimana saja kamu kehendaki. (AS. 2:223). Artinya dengan berbagai macam 
cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya jangan 
melampaui batas pada yang selain kelamin. Ibn Abbas juga punya pernyataan lain 
sehubungan ayat ini “Bila kamu ingin gaya dari depan silahkan, Bila kamu ingin 
gaya dari belakang silahkan, Bila kamu ingin gaya setengah menderumpun 
silahkan, aku mengartikannya khusus pada tempat lahirnya anak (kelamin), 
datangilah dengan gaya sesukamu”. | al-Figh al-Islaam IV/191 |. 


TAPI SEBAIKNYA JANGAN DILAKUKAN, APA NGGA KASIHAN BAGIAN 
ANAKNYA DISEROBOT ??? 


0463. BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN 
PERTANYAAN : 
Aisyah Nur 


Assalamua'laikum,,, Bagaimana hukumnya seorang istri meninggalkan Suami Selama 2 Tahun 
tidak pernah pulang rumah tapi masih ada kontak,.nah setelah 2 tahun pulang, apakah boleh 
Bersetubuh atau harus nikah lagi ? matur suwun. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Menurut Syafiiyah : Ikatan pernikahan tidak bisa rusak (Fasakh) 
disebabkan tidak adanya nafkah bathin antara suami istri bahkan seorang gadhi(hakim) sekalipun 
tidak dapat menjatuhkan fasakh dan thalag dengan alasan semacam ini kecuali bagi seorang istri 
yang sama sekali belum pernah mendapat nafkah batin selama pernikahannya maka menurut 
gaul mukharraj gadli boleh menjatuhkan thalak. Keterangan dari : 
1. 529-528 — ye sae JP KL & ora) d yr IS al Jsls aa AaiA mh Ode kp) 
Y Lagpuoi Olory leale 2 at Jay Alb y dilan Lb Jay Wb jos DB din mart Mil by ebi de dai ob asi Bj Jua 
BL SUS Ob Sada £ bentar Syam WI, jdi Jl itual Wakel Cia Sai LI, OLI PUS Ale 14 YG Aim MY 
BE de Hery JSI sal le Alan YG Ur ga ye 2 lg Ie Mg Ja Gal Gde Al ISL Rel SG 
ie Ih Plan de mel Ula lay II sae at pn 4 OS Ja BI le Ad Untan Jet Ja sb II ga V3 
Bp SI Ale AE las Of SUYI ee Of ana Yg (LYI JEC) 
(Op US SNI job LAI Rong Aan) ISI SU lal o gekaa ab OS Ol Jus Uli Coy S3 Goaildl adl JU 
Ca rr AA Jis GP ym Ji ob ET 3 IN SE SU Ala Gilas Yg) oran ad MV Along PA Ill Ia 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2951 ) 


Saka Oya Lay yel aji Uh ebeg Alah! Of SAI OS) Reyann SAI G9 NYI Se AR oa isa BNI II sb 
Ob SUS adas pal Ulah Un Lilo Cd AS aj OB LYI SSL dai 03 Jl sol el Gb Ipa 
Se ly» paik! ne Jl Sah Yg Jah de Gila: 
2. 241 —o SN 2 Aan II ca da Wa 
Allan 3 GE Lab only TJ OT Ig kata 3 Yg bj 3 Abey) Ot Goa Ol Ja de LV JI Kill 
dim sb IG Ia (aleg Jordi YUI dal opal US Jon jl arang OT da Sg SI Aas SY ali de be Je 
3. 183 —ao Sei US Al 
pb Ulpory Roll IT ULAE alis ya Jang adl 3 al Oh Oa mind BALI slietualy degan pas La Gaji Jamil Sako AI) 
caby ya Rniiakl Y pita OY SUL pad JII de RV Cab Lim Y NI) Hong Ay Undi SUS Y Halo j Las LAI 
Laga aji) Wap enak ya dale Jay loo MY 5 Lag Ale U Y) GUSI yelb Rent 
oa lada plol egerg UeliU Ung do UU ale jl LG LS Ol al laga dpiy Siilimn (le AYI) 
Pe DU Wb SY pad 
4. 243-242 —uwp padi jin Tata 
UJI ale Ol BUSI 54L SB FUJI Togel Jelas Lay mi Gal Lal 

Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf : 


»« Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan 
empat hari sekali 


» Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali. 
» Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur 
» Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan 
dari istri. 
1. 183 xx pala 2 Gigi Al 
pb Ulporg Roll JT WLAE Alis ya Jang dadi 3 ll GM Okay mind BALI slietualy denga pas La Fit Jani Sai SA) 
cb y ya Aniiakl Y pit OY SU pad JIVI deg RV Cab Lim Y Ny Te17j Aly Udi LUCY lo ja LP 
baya ajian) Uiyp Gasak Ba Ale Jab) Ako MY 5 Lag) ale CV) GW W yel Lean 
2. 414 —ao SIA Ad san 
Dak 3 ll pa BY 3 erginah) Ueina hy Undis jl paus Lag UL See Yg adl oya (eyelen Y Ol Ka) 3 
JB. Ole aa da les AL os JI ad JS Led Y Ol BAN benya Iala sai II sop SPO, 
SU Ie Len SI) La ALVI 3 ie Was SU IP Aly ALA Ula ol IS ala dri 
3. 202 —o CIWI 2 bl Jeli o, 
BE (yo ot es (dam Ody APA NYI Ab) (EL) mad 2 ab 3 Rara 2 HUI gada paid SL 
dika Ly HS Upi Jelang. Kutang Ja Rep (Anam! BY ) Remsally (JS, gak Ig) Bill 3 dayak pam! 
Bp Kemy BP ANIS oa Ul) pegat Glalall 0yA3y , lili Lezennag drill pajay Lala 4 VI 2OYI ala Yy Ulet 
USA eU Gala Us oo AAN Setan 3 IN , 3D 3 de ob AJ el Oi 
dio Kerly Ul esa Ob Lalbuol ane, JI JAN Cillen Leslar Ij Ol lely 1 mil 3 IE (Bb bi JI), 
Leni Kby Lal 4 VI SDUYI Babad dala Y Of by Ba Ah yaa dg JS BEI III elai c£ Jan Y SI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2952 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lil Lain dikon ya Ja Ja Ah 1 EA Lio Y di BA ln PU OL aras DST Aa G1 GB D4 

PE Sad Ag Rong d lg ya Jet mil LS Jan Ye OT Ole Lang: Pad 3 JB. Tibo Carly al ya caae 

BN bs Aib da SIG Ala ay Ala JL SN, Ao dl Lelo OT LS, Lgi Ud alm OY sby adas ot 

B3 Ieing Jaka Ol oledl Je OS al ee ary DI SIB Ale UE enam Jin Lalonol jang Jis SL 

oo eat be Y ad orng Saely Sya Ulet Uni. aa Grnnda £ Ti HP Alona Bra lema JSI lela 

D3 Pablo das gl yagag la YI Ale Utgorg Lili Sau IL aah Ja, dial o3y 

4.131 no AP INA 

LI SPV, Je oi Ig adal dl 3) SU das Byal HIP de ly ebi 3 ml ente Jb AR ebi Ul, 

II Alas Y LHS Y OLYI OY , ma Ade aa) Sm UN yh Um An Ale laka Ang eba Jen dl Je 

Le Ugale Ad Lantai OT g Le A3 ya CPI KA ISI muali OLS, Akh JS BIS BU end sb JUS ea Il Ui 

SUS SPAN Tales Y AA GI JL SE ALAN pdl 3 LA ob ai 1 JB OA UE, pa IS Aja 

5. 265 —xo ya 2 etil dal Hllan 

SE (OB Ol Ha Aan EA JS 3) Upaklar Rel al pn, BBS jl SAS Takan A00) (boh) CN SI Gan) ba 

sby ol Jab Ade le 0 AP Y Oi OY 3 PI. NS, Sai 3 Meta B3 SW MY Les bgl 

PU bd dede Jatalg 7 GUY Oto Ah GS da ema G (ema) Aaja (9) Week Ca 

BE) ae S4 OLI (RN USA) Tony (ae Kalbar) eat Lega CAN 3 S3, AAS ya AK, 

214) 

6. 373 ae AP LI 3 

Jis yeh y MA 8 ay Lagi Bis da pi Boy ad ka OS Of IL JUS deng FS ye IS yag elalal Hei, 

By seb IS 3 Anam ny Ud 3 Hill JAM Oey Ba LL Jay ale Ll kasta 

Sedang mengenai tajdiid an-nikah (memperbaharui nikah/mbangun nikah terdapat dua pendapat 
ulama mengenai hukumnya: 


1. Pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena didalam mbangun nikah 
terdapat unsur TAJAMMUL (memperindah) dan IHTIYAATH (kehati-hatian dari sepasang 
suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari 
dan mbangun nikah menetralisir kemungkinan tersebut 


2. Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak 
akad nikah yang pertama. Keterangan di ambil dari : 


Lg JG of BAB say ARUS YG Je JSI kai sait Bel OS YEL Ob Ain Dp de PI ya Span of 
IE Lt PA ge Ab spa yi Lia, 


"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas agad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan 
merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan 
merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ....s/d ... sedangkan apa yang dilakukan 
suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati". 
| Tuhfah al-Muhtaaj VI1/391 J. 

EN Tah 3 AI Haag SN gai BU IA AN YA Sh A3 an SI, 
"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2953 


kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) 
cerai/talag. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli". | Al-Anwar Li A'maal al- 
Abroor 11/156 J. 

AI 2 3 Jebedi II et BNI 4 Gaitng BA GOAL SY el aa aj deng SS Jep aan 


"Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar 
mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (furgoh)". | Al-Anwar Li 
A'maal al-Abroor VI1/88 |. 


BO ada Leslian de 4 Jang UPI 3 Ue alal UN alis By yo ya Ja Aiko is dl JW Gb OY Le 
JII Akal Lead al 003 TSI 3 Ain! Sai ole Ol yaa Ika ya Olitag pdl al JB JB OT II SE Ip GUI 
— JB LS Lena OUY SI erie mual! LI Kai ya SUS 22 oa 
Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj IV/245 
Wab oU ALS yag Ah BLS Ja JSI ian edi Gel 0G Y Yth OL Mis 30 de raj Wil ya», O| 
d3 bl Jami TJ 0 Hb. 
Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajr IV/391 

Wallaahu A'lamu bis Showaab. 


0675. KAJIAN NIKAH (KITAB U@UDULUJAIN-IMAM 
NAWAWIE AL BANTANY) BAG II 

Ce pi Yg GS) ag) ea T3) Ugal Oi) Ale Lai al (HI de Gn telah Ale AI Io IE) 
VI TO Gan Lantai Wong" 1 Ja Ny ya Lena AN Gl ip Bank apa (C3 Y) bajysi ae gl 
Or Tega PSN lal alay Lokal VI al IP ASI 3 adl Ul Gpb Ae ema! Gs bh 3) Ha peni 
alagh Ta ap. 
Rasululloh S.A.W bersabda, Artinya : “ Hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya 
jika ia (suami) makan, memberi pakaian kepadanya apabila ia (suami) berpakaian, dan jangan 


menampar wajah, jangan menjelek-jelekkan dan jangan membiarkan (memisahkannya) kecuali 
dalam hal tempat tidur. (riwayat Thamrani dari Muawiyah bin Haidah). 
Lek Upi La Ganja Ol) Ab al Ga Yr JS hi oa JA de AN ay Ja ig ale SI Io IE 
dlm alay) sewa Kal ai Candy Asi 05 Sn LL G3 Gi Ud) 52 Iy Has. 
Rosulloh S.A.W bersabda : Artinya: “Siapapun orang laki-laki yang menikahi seorang wanita 
dengan maskawin yang hanya sedikit atau banyak, tetapi drinya berniat untuk tidak memenuhi 
hak-hak istri (yakni bermaksud menipunya) lalu lelaki itu mati hingga belum pernah memenuhi 
hak-hak istrinya, maka dihari kiamat kelak ia akan menghadap Alloh S.W.T dengan menyandang 
predikat sebagai pezina.” 


“ OA. 9 : 2. 01X Oo Pig - 04 9 0 w Pan Lead ke Pad € oea 
Bag ai (ii) HS 3 Jill Jasa (Cile pegiat Uta Untag Jas ya Of play dala dl ale IU) 
Adil ye SH, Sia JI ola) ayu) 23Yal3 Bli ya si dat). 


Rosulloh S.A.W bersabda : Artinya: "Sesunguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang 
mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap 
istrinya. ” (riwayat Turmudzi dan Hakim dari Aisyah). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2954 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 0g 04 Lo. 1g. 0g 02 Lo- 01 Lo. Pan Led oo X Pad 0. 
Oke alot (aa (Sa Ula anbly asag Al al WAY (Sp (Sm pay tele Al ko JE3) 


Rasulullah S.A.W bersabda : Artinya : “ Sebaik-baik orang diantara kamu adalah mereka yang 
paling bagus terhadap istri-istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik diantaramu terhadap 
keluarga (istri-istri)ku. ” (Riwayat Ibnu Hibban). 


CAS SA Up Aa (Sa (Sp HA ale JB, 
Dalam riwayat lainnya dikatakan : Artinya : “ Sebaik-baik orang diantara kamu adalah mereka 


yang paling bagus terhadap istri-istrinya, dan aku adalah orang yang lebih bagus diantaramu 
terhadap istri-istriku. ” 


(SI de gt east La Jia II Ca AN oael Sial Glee ayu le ye up 16 abah Je Ie Ana 
Rasulullah S.A.W bersabda : Artinya : “ Barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya 


maka Allah S.W.T akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah 
S.W.T kepada Nabi Ayyub AS atas cobaan yang diterimanya. 


OP IA Rat IG Jia Uallas Upon let aya Ce D0 ya) 
Dan barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan suaminya maka Allah S.W.T memberi 
pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asiyah istri Firaun. ” 
0880. Istri Menolak Berhubungan Intim Karena Tidak 
Dinafkahi 
PERTANYAAN : 
Mutiara Hitam 


Assalamu'alaikm wr wb, jika suami tidak menafkahi istrinya, bolehkah istri tidak mau diajak 
berhubungan? 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Izinkan saya urun rembuk, semoga menjadi pintu pembuka jawaban... 
SA oa Salg kelar data JAYA ebi OYy pel RE Jasad gema ja Jd jane Ia pal pala ay JS Aid 
pb 
Setelah suami terbukti tidak mampu membri nafkah, maka menurut goul azh-har dia diberi tempo 


(imhal) tiga hari untuk mengusahakannya, demikian ini (memberi imhal) juga dijadikan torigoh oleh 
jumhur ulama. 


Lenin ad dy 9 oya Lain dy Jln M2 al mn Aidil Jenamad IleaYI Sah Gp HUB JLN 
Takan Lean dl yaa dil ya pik! merasa, NB YL Lean Al Jd) ALIS Lag G KS jl Ul, BUSI de 08 O) Jay 
SU md Sby JB US bara oi S3 Jae ja Ilyas Of Uealey ba JB Ab ke Y adek Op Ily 

ale Tao Ka DB $ Linn YI Bala Ri Gonta Y din Upon ca II UT OLS Yy OAT yag ml Wal JE, 
(Masalah ke dua | Pada masa imhal itu, istri boleh keluar rumah untuk mencari nafkah dan suami 
TIDAK punya hak untuk melarang. Karena tidak mampu member nafkah, suami juga tidak bisa 


melarang istri keluar rumah secara muthlag walau bukan untuk mencari nafkah. Karena hak 
pelarangan tergantung pada kemampuan nafkah, sehingga ketika tidak mampu memberi nafkah 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2955 ) 


maka hilanglah hak melarangnya. Demikian menurut nash shohih Imam Syafi'i. Dan ketika suami 
berkehendak meng-istimta' istri dalam kondisi seperti itu, menurut imam Arrouyani istri tidak 
berhak menolak. Menurut imam Al Baghowy istri boleh menolak,dengan konsekwensi hak 
nafakahnya hilang. 


Jas 

Op Aa He KN ya AH Lab Kah YUI BB AAS pln YU gemdll Wp yag AAN Ole aji oU SL aa 

Ca Ata Wg II Ie SID 0g Is KS Ud gd KN GBLA uya G3 Of Lg PNS Lela Al orleol 

og SY Ab jata d9 de KELUD ag m3 de ebi. 

OP AL UI Tagor Cat 5 Min AI ab) PELAII Ale gai SU Ale Aib j Rong OS PL ye maj Jae lab 

JB ISI gam Calb Mel Oly paga OT AP A03 Ui) Udi de el, em AI IU oa oki, Mn weh 

Sa eni likag Gal Gn WOL dadi Waah Ol b lou UU lee Y Jd Abg Il S3 Ag AS MG 

ab Ly ALE Y GUI, Fendi Of Lagus oya Ol OI Legong JI, 

Suami tidak mampu memberi kewajiban nafkahnya, bila istri mampu sabar ya bersabarlah. Bila 

tidak maka boleh memfasakh. Demikian menurut nash imam Syafi'i. Menurut ulama ash-hab 

(syafi'i), ada dua cara dan yang arjah (lebih kuat) adalah memfasakh... | Sumber, roudlotuth 

tholibin |. 

pa Na Main pak Aa aa Ay BL UAS Kapan La Ae LI ipa ala (Sa yg Jah 

3 He) ABI an JP UL ya Led le SAT Lag (iso OP) du AS ali tem ai il Uu) 

HA Opal PUS el Yah do dle 

JI Ie AI Ph J6 al E inai Aas 2 « KL pa d NA ui 

Suami tidak mampu memberi nafkah, tetapi istri bersabar dengan kondisi itu (tidak memfasakh), 
maka ketidak mampuan akan nafakah itu menjadi hutang suami. | Mughnil muhtaj J. 


Diskusi selengkapnya baca di sini : www.fb.com/groups/piss.ktb/220222701333879/ 
1190. NAFKAH BATIN TERHADAP ISTRI 

PERTANYAAN : 

Senja Kalanienk 


Pertanyaan rumah tangga ibu2 muslimatan: kewajiban suami atas istri, adalah memberi nafagoh 
dhohir batin.Nafagoh dhohir jelas brp materi, tetapi kalau nafagoh batin, apa cuma...(adkh istilah 
lain selain jima'/bersetubuh) itu saja ? kalau sprt: menenangkan hati istri kala sedih, menemanix 
kala sakit, memberi nasehat dan perhatian saat ada masalah, apa itu bukan trmsk nafagoh batin 
dan tidak wajib bagi suami ? Makasih.... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
RUMAH TANGGA BAHAGIA SEJAHTERA 
Je Oly € mk Lal Je kemal yan orak! Gerb cotdly al pala cl: Sl age ji day 
Helena EL ya YP AAS € Liar HIS rela Yy gal 


“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (AS. 4:19)Artinya dengan mengajari mereka 
agama, norma-norma islam, memperbaiki kebersamaan dan keharmonisan menjauhi hal yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2956 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tiada disuka hati, sabar menanggung beban saat istri menyakiti, tidak memberikan beban padanya 
di luar kemampuan pelayanan dan membutakan diri atas hal-hal yang membuat mereka minder 
serta malu. | Tafsiir al-@usyairi 11/464 |. 


JS dgn WS ALS SA wa Selly SIS Lairnnng tag SIA Iyo us f Sa pade ay Pale) pda 
SPA" Aek dala AI ke MI Iya J3 (228151) £ Sy adu Setia GA Jia Grey Y HL JB LS cal Usil 
Sala, celah Kasta tj Ao Ball Jaman if pelany dale dl Gala Aha uya 2) Sp "aa 2 Ul, da Sy 
IN Cho BI Segany (gia 2G LANAp Lg) 355 nga pl Ale Galan DS fb terli Walang KG peaan I AR 
UI JS aj 213 (0) "la ola" 2d (aji pd Clan La Ang deal & coal Ja ot Jd S3 (kah hay Ale 
Wa Jl day JS Senat POLA Gia CI sll Uygna JST Clay Aa Ab aa bl Jay Ladi2 Lega Il La 3, 
ran Aja (Ty Jera elit Ge II OS CAN al la AAS ye ga tkaly la Alus aya LA Ga pl OS 
(Tapal Iga SI ISA Ye AI JB Ay png Aale BI elo Sia mem i eela Ol Ja SS dal 

NG | (P1 1-5). 


“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (AS. 4:19)Artinya perbaikilah perkataanmu pada 
mereka, bagusilah perbuatan dan tinggah lakumu semaksimalmu pada mereka sebagaimana 
engkau juga suka mereka melakukannya padamu, jalnilah apa yang engkau suka ia juga 
menjalaninya padamu sebagaimana firman Allah “Dan para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.” (AS. 2:228). 


Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam bersabda “Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik 
pada keluarganya dan aku yang terbaik dari kalian pada keluargaku” (HR. Ibn Maajah). 


Adalah sebagian sikap Rasulullah bahwa beliau baik sekali cara bergaulnya dengan keluarganya, 
selalu tersenyum, berseri-seri roman mukanya, senang bermain-main dengan mereka, lemah 
lembut, memberi kelapangan nafkahnya, tertawa bersama istri-istrinya bahkan beliau sering 
mengajak 'Aisyah ra berlomba lari “Nabi mengajakku berlomba denganku dan aku mampu 
mendahuluinya, itu sebelum aku membawa daging (belum gemuk, masih langsing) dan saat aku 
telah gemuk beliau mengajakku berlomba dan beliau yang mendahuluinya, dan beliau berkata : Ini 
balasan dari perlombaan yang dulu.” ujar Aisyah. (HR, an-Nasaai dan Ibn Maajah). 


Beliau mengumpulkan istri-istrinya setiap malam di tempat yang beliau bermalam bersama 
istrinya, mengajak makan malam bersama sebelum istri-istrinya pulang kerumah masing-masing. 


Beliau tidur bersama istrinya dalam satu selimut, beliau tanggalkan selendangnya dari kedua 
bahunya dan tidur memakai selimut. Setelah shalat Isya, beliau pulang ke rumah untuk bergaul, 
bercanda dengan istri, tidak lama kemudian beliau tidur. 


Inilah sikap Rasulullah bersama istrinya bagaimana dengan ANDA ? padahal Allah berfirman 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 
Allah”. (AS. 33:21). | Tafsir Ibn Katsiir 11/242 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


1191. SEDEKAH TANPA IZIN ORANG TUA ATAU SUAMI 
PERTANYAAN : 
Syifa Al'hasanah 


Assalamu'alaykum.. Shabat Fillah piis KTB..Aku Mau tanya Tntang seorang yang sodagoh Tanpa 
Izin Ortu Atau Suami Apa boleh Dan akan Mendapatkan Pahala...? Sebelum Nya Terima kasih... 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2957 ) 


Jazakalloh khoiron Ktsasiron..” “" 
JAWABAN : 


Alif Jum'an Azend 
Lha JA UP nana JB Sg ayat op Ken Un JB jika jl Katun Win UB Jb Gp Lapang (tah op Kanan Usaal 
DA Ya og Oa Ya po, AG 3 Kei ban KA ISI PI lag lead Io AN ae KM 
AN LE se Aa Kie IL 
Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar 
mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dia berkata: Aku mendengar Abu Waril 
menceritakan dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang 
istri bersedekah dari rumah suaminya, maka ia akan mendapatkan pahala. Suaminya juga 
mendapatkan pahala yang sama dan orang yang diserahi amanat -hartanya- juga mendapatkan 
pahala yang sama. Dan pahala masing-masing dari keduanya tidak berkurang sedikitpun karena 


pahala yang lainnya. Bagi suami mendapatkan pahala karena sesuatu yang ia usahakan, dan bagi 
istri mendapatkan pahala karena sesuatu yang ia infakkan." (HR. NASAT!). 


15 PO la la di Ja Gg ge Kate Won JA UP na : OI Hp apa ip Th Won JG ja cp Layan il 
Mena PA LAN po al Fara AG DS Long aya HA is 
cast la Ud, S3 | Lu ai we 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia berkata: telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah, dari Amru bin Murrah, dia berkata: saya telah mendengar Abu Wail bercerita dari 
Aisyah, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Apabila seorang istri bersedekah dari 
rumah (harta) suaminya, maka dengannya ia akan mendapat pahala. Dan untuk suami seperti itu 
juga, begitu juga bagi penjaganya. Dan setiap orang dari keduanya tidak akan saling mengurangi 
pahalanya sedikitpun. Bagi suami, ia mendapat pahala atas usahanya dan bagi sang istri pahala 
terhadap apa yang ia infakkan." (HR. AHMAD). Penjelasan hadits nya lihat komentar di bawah 
saya...hehehe. 


Fathul Bari imam ibnu hajar 
SP Ao PA Ye LA Won aa Gp Aa Wil LIB7 ada pb terla AA Bika II pala at 1 25 
DS bada A3 plab Gp BIAN ia Tio pny al lo ADI Upy Ju HI ae AN Ga) Lte ye Gypa 
dora ya ai op bl AN Wilan M p IaP bil 1438 KUN Jia Olly con Leena ayal U 
Sus al LV — jan 2JB Ueng — da GA Ira eka Dj AI play ee Gala ga op yag dl giaa 
Ay 3. (2319 (2260 :3 08,5 1438 s5) Mobil atud A ai bad adi ab La 
ar Maa Uni Tn SSI GI ALE Jaa SO pe sa BAE 
Asa yag JYI Gr Jo GAJI OS ISI La de alan ya peing Obi 4 seba Yg Jap Y SU mal ea 3 
ya pig “Ale tah SUSU da Ul, Giat je Vyat HMS 0 Ol Jantan Ad MMA, EA 
de BWYU Cal 7 (de garis OL SMS ad Laden 3 JUI lo Jl de Akil OjEL , Aaadly SO Aiu oL AU 2 JG 
BIL (asas Of jln Lis Ol) JL Gde WLAN JUS pola BO Om BB ya pang KOS aa el AI 
Ay Kananah Akh dia bla Ugio ob yaaa ISL AI OL Kiara yag A3 OSYI bata SY ya ea G3 Sad adi pole 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2958 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oi togiao SI Hana oya Pelet Aly IS LS Dl tenor) Lain aja Hd Uly 
Ab OJUN AS AG) Cegaya Il Cabe Lagu Loban SII DIT 3 Glag Aesle Uya Wat ta UJI Swel ojl f 
EU bd aja Le leh de ENI ag Lagi MI HAN ab end as 0g adas Y SY BEI 3G Lea 
Alika 8 yaa sis (li (SAN Ab Lia Ae Y dad Gg PI Aid al play VE Road SG dadi O 4 dll Late SI 
kki. 

Masaji Antoro 


Nderek URUN REMBAG, WANITA YANG BERSEDEKAH DENGAN HARTANYA SENDIRI. 
Menurut kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan pendapat terkuat dikalangan Hanabilah, wanita 
yang telah dewasa dan pintar diperbolehkan mengelola hartanya sendiri meskipun tanpa izin 
suaminya dan tidak dibatasi jumlah maksimalnya. Menurut pendapat kalangan Malikiyyah bila 
melebihi sepertiga hartanya harus disertai izin suaminya. REFERENSI : 


OT — Aakash Gg aa Jail Sid PJU LS Al Uh YA UR OP UAP YP laa La Kadi yel) mer 21 JB 
ae Jl OS play tele BI ae El TP Am ae F Abad J3 Walaas tis AI by Olatey yan) SG Ul ey 
kap om de PI Kuba Saga 5 AG Jb Ny Ana plan por Igo pegiat Jal & Oka lb 
SIM SU peka JB dag JG Sera AR JU Uya oya SAN ai Lab ML yen Saanly lal IU US Je ct 
0 AA IIA Ggesaaaaan Ala 3 LS Gani HA aril BIN ee JB IN DB BAN uas lg ui 
Crtnamal 1 BALA IS Upon utang Coral LE ya SAI, NYI AS eygoalay slam Jas 3 Uoloutul Last JI yA 
Ad Loka SAI SU dlm LS daki IP ella P3 A3 kmi Red) oat ISL AAS SUS JL co yiin ak 3 Wb 
HE aya Vla IM Aap jl gor (de da Jakialy LA) Uganda 5 Aakall le Jalal! Kabag (Aly IL Aaaill JI or 
ASJUI and Ola: SIS LL oya Cara laka ds jl Upon aj OS) (ds 


Berkata Ibn Juraij, berceritera padaku al-Hasan Bin Muslim dari Thowus dari Ibnu Abbas berkata, 
"Aku menghadiri shalat Idul Fitri bersama Nabi, Abu Bakar,Umar, dan Utsman, semuanya 
mengerjakan shalat sebelum berkhotbah. Nabi keluar (lalu turun 6/62) seakan-akan aku masih 
melihat beliau ketika menyuruh orang banyak duduk dengan mengisyaratkan tangannya. 
Kemudian menghadapi mereka dan membelah barisan kaum lelaki (dan ini dilakukan sehabis 
berkhotbah). Sehingga, beliau mendatangi kaum wanita bersama Bilal, lalu beliau mengucapkan, 
'Yaa ayyuhan nabiyyu idzaa jaaakalmu'minaatu yubbaayi'naka falaa an laa yusyrikna billaahi 
syaian wa laa yasrigna wa laa yazniina wa laa yagtulna aulaadahunna wa laa ya'tiina bi buhtaanin 
yaftariinahu baina aidiihinna wa arjulihinnal' 'Hai Nabi, jika kamu didatangi oleh kaum wanita 
hendak mengadakan bai'at atau berjanji setia kepadamu (untuk tidak mempersekutukan sesuatu 
pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak 
mereka, dan tidak membuat-buat tuduhan perzinaan kepada orang lain dengantuduhan palsu.' 
Hingga selesai membaca ayat itu semuanya. Kemudian beliau bersabda setelah membaca ayat 
tersebut, 'Hai kaum wanita, apakah Anda sekalian seperti itu?'Seorang wanita di kalangan mereka 
menjawab, dan tiada seorang pun dari kaumwanita itu yang menjawab selainnya. la berkata, 
'Benar wahai Rasulullah." Al-Hasan(yang meriwayatkan hadits itu) tidak mengetahui siapa wanita 
yang menjawab itu. Nabibersabda lagi, 'Kalau begitu, maka bersedekahlah kalian!" Kemudian Bilal 
membeberkan pakaiannya, lalu dia berkata, 'Marilah, Anda sekalian adalah penebus ayahku dan 
ibuku.'Kemudian orang-orang wanita itu meletakkan cincin besar-besar dari emas(yang biasa 
dipakai pada zaman jahiliah dulu), juga meletakkan cincin ukuran biasa di atas pakaian Bilal itu." 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2959 ) 


PELAJARAN PENTING DARI HADITS INI 
« Anjuran menasehati dan mendidik kaum wanita tentang hukum-hukum Islam serta 
mengingatkan apa yang diwajibkan pada mereka 
“ Anjuran memberi dorongan pada mereka untuk gemar bersedekah serta mengkhusukan 
mereka dalam suatu majlis bila memang dirasa aman dari fitnah dan kerusakan 
» Bolehnya mereka keluar ditempat shalat (keterangan lengkapnya akan datang) 
“ Bolehnya membuat tebusan untuk ayah dan ibu serta berfaedahnya perbuatan baik atas 
orang yang ia tebusi 
“ Diperbolehkannya pemberian sedekah oleh wanita dari harta pribadinya tanpa seizin 
suaminya atau dalam batasan pemberian yang ditentukan maksimalnya, berbeda menurut 
kalangan Malikiyyah yang membatasi jumlah maksimalnya asalkan tidak melebihi sepertiga 
dari harta wanita tersebut. 


| Fath al-Baari 11/4681. 
SULA JB) peeedel Kumala g Uisdalka Jaka Ula Cb (de SUS H3 Yy Upon) OS ka Ula oya BOAM Abauo jl gor Saad Ian 39 
VISI eta Odia dl peler y del AI ala Cal Of ega ya Ul) Long ea YUL el le Sob EN 
Ve ee mob ada, Yi 
Dalam hadits ini terdapat dalil akan diperbolehkannya pemberian sedekah oleh wanita dari harta 
pribadinya tanpa perlu izin suaminya dan dalam batasan pemberian yang ditentukan maksimalnya 
sepertiga hartanya, ini madzhab kami (Syafi'iyyah) serta mayoritas Ulama.Berkata Imam Malik 
“Tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dari hartanya kecuali atas izin suaminya, dengan 


sandaran dalil kami pada hadits nabi saat menanyai kaum wanita “Atas izin suaminya atau 
tidak ?“Melebihi sepertiga hartanya atau tidak”. | Syarh an-Nawaawy ala Muslim VI/173 |. 


Pertanyaannya, hadits di atas untuk suami, kalau single tidak papa tanpa ijin ortu dan bohong tadz 
?? Jawab, Asalkan dia sudah dewasa dan pintar (tidak LOLA), maka boleh. 


Ii cap gala pra AS Ul GS nadi daed Mil ab: (2) (is TALI 3 UIN 3S, AA) pekel J4 
Cg 3 pad! 3 AINI) tetas mbl 3 3 aUs yag (6/40) LB yah eh Nanda CIA) eta el Obh 2 
Nana tojukai | slah ira U JB pang tele DI elo al ol... 9G 

Berkata Mayoritas ulama (kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan pendapat terkuat dikalangan 
Hanabilah) “Bagi wanita yang dewasa dan pintar berhak mentasharrufkan (menguasai dan 
mengelola) semua hartanya baik untuk mengharap ganjaran dari Allah ataupun untuk berbisnis 
berdasarkan firman Allah “Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (AS. 4:6) dalil ini secara 
dzahirnya melepas pengekangan penguasaan harta atas mereka dan memberikan hak 


sepenuhnya pada mereka. Dan telah terdapati hadits nabi “Wahai para wanita... !! Bersedekahlah 
kalian meskipun dengan perhiasan-perhiasan kalian......... ” LAl-Figh al-Islaam VI/319 |. 


Ha gay AA 2 Uralg JI Sa Ilang Za glally pall AS UU 3 SA mad suasa al Of SAN NS aUsg 2 Jas 
Leorgj OSb YI 235 aka Cb de Sala Ula 3 Sma OTW gadi dala) JA 5g ya oil 9 LAI 4 Rel s 
Ve Ju 49 

| PASAL | Melihat dhahirnya pernyataan al-Khorogy diperbolehkan bagi wanita dewasa yang 


pintar mengelola seluruh hartanya untuk kebaikan (yang mengharan pahala dari Allah) dan 
berbisnis, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad Bin Hanbal.Demikian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2960 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ibn al-Mundzir, dipendapat Ahmad Bin hanbal terdapat 
riwayat lain yakni tidak diperbolehkan mereka mengelola hartanya melebihi sepertiga dari hartanya 
tanpa adanya pengganti kecuali seizin suaminya, dan ini juga pendapat Imam Malik. | Al-Mughni 
IV/560 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Sumber : www.fb.com/groups/piss.ktb/359050117451136/ 
1203. ISTRI MENOLAK AJAKAN SUAMI 
PERTANYAAN : 

Midun Banyumas 


assalamu'alaikum,mohon jawabanya jika seorang suami kepengen bersetubuh sama istri tetapi 
sang istri tidak mau melayani alasan lagi tidak kepengi padahal sang suami sudah ngebet pas lagi 
malam jum'at mohon jawabanya matur suwun....wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Sebagian kewajiban istri pada suaminya adalah siap melayani saat diajak 
ketempat tidur, tidak ada baginya alasan menolok selagi tidak terdapat udzur yang syar'i seperti 
saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib, bahkan boleh bagi suaminya 
menyenggamainya dengan paksa bila ia menolak untuk diajak bercumbu tanpa adanya udzur 
diatas. 
LL Upon UB Revaay (ogah) Catat Gd Hanya Band ga dh US Jar PA Hana «an Rob V, 
dp naa Le iaaka SN JAN KRI Usb Ca , daan de pil UB ASI Ang at de Uti 3 Of) d 
Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena didalamnya mengandung 
kehancuran yang menyengsarakan didunia dan akhirat atau disalah satu dari keduanya, 
barangsiapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh didengarkan dan ditaati, kecuali 
bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa 
mentaatinya bahkan terkadang berubah menjadi wajib mentaatinya bukan atas dasar karena dia 
berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkannya. | Gawaaid al- 
Ahkaam fii Mashaalih al-Anaan hal. 158 |. 


an delay d1 Lara La (TJ El Rn dee) 


Dan wajib bagi istri mentaati suaminya dalam setiap yang dia perintahkan dan minta..... | Is'aad 
ar-Rafiig 1/148 |. 


SP BL 4 Kita ISI Iyor Laga Al 


Boleh bagi suami menyetubuhi istrinya dengan paksa saat istrinya menolak tanpa adanya alasan 
yang dilegalkan syar'i. | Hasyiyah Ibn “Aabidiin al-Hanaafy 1!1/4 |. 


(3 ad 338 OB AL A--e 3 Lo — 0 (3 - 0. o- 0 0. 2. 9. LL 0 8 4 g--9 8 20 —— 
BAU jpbil P3 JS Tt Jaka Gel (Ae Uh yaa giat 3) IN EL Opa ss (Jabat) TA (Jadi) 


0... 


Dan nafkah seorang istri menjadi gugur (tidak wajib) bagi suami akibat NUSYUZ (tidak patuhnya 
istri pada perintah suami) meskipun akibat menolak disentuh tanpa adanya udzur syari, atau 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2961 ) 


terlalu besarnya kemaluan suami sekira istri tidak mampu menanggungnya, atau sebab sakit yang 
membuatnya riskan menjalani senggama. | Hasyiyah al-@olyuuby IV/79 |. 


SUS da Loro SE) Lagu ALA Gale Wan S4 ISL dala JB lela of JSI 2 al 3 Joel JB 


Berkata al-Gomuuly dalam al-Jawaahir “Yang lebih baik hendaknya keduanya tidur dalam satu 
ranjang terlebih bila terlihat keinginan hasratnya “untuk melakukannya' terkecuali bila salah satu 
dari keduanya punya udzur untuk tidur sendirian”. | Mughni al-Muhtaaj IV/414 |. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab 


2 Abdullah Afif 
Bagaimana dengan hadits ini: 
Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian ia enggan dan menolaknya 


hingga suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknat istri tersebut 
sampai pagi hari. 


2 Wiro Sableng 


Nambahin. Istri menolak kikuk2 suami, Penolakan istri tersebut termasuk nusyuz. Kecuali jika 
akan timbul dloror pada dirinya. Sedangkan batas penolakan istri yang membuat dia bisa 
dikategorikan Nusyuz adalah sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa kesulitan 
mengembalikan dalam ketaatannya. Lihat kitab Ianatuth Tholibin juz 4 hal. 78 — 79 (Darul Fikr) 
sama Ui895 ) ada (DAA Iga ) 0 Asa (dg ai 9 Layu Io saydn ema) Y (Jo Jas) (SS) Ita sma Y Saida ga ya 
naa U gas Bg ad Sin gangga ) Aja gama Wi) ( SJ el, Hai) ) 3oA saia W)ad Wo sg a0 isip ( ls 9g 
Janugl Jalal is JG 3 Su ls ya EN NW Sal Iiticalo Delay Ilas 6 gleiaad Id aldo PA |Ha Sal, NA MA AS, s3 glagl Jawmgl 
98 Coil! JS lg AI Goa JIN HIS 9 Klg al Tati ebay Walau gl (Alai AI dummy al gl) Aa (BI LAS Uiisa 9 diss AU gloall Gam gg AI 
Sami) al Ilal dang ale OS3 AISI Hsill Ay Juang ) Sial italy 3S Javag | Akal! Uya les LS Jati Gas jl AI BAE ga GI 
sel) Una YAN Sgp Als 3 aa ) Aga sig aim Laga (NG Ig ai aulia sing La Sih) Sy Ela gagal Ig iga ola jl 
Sisa say Unualg Ska sama Mad 9) A ) ask | 9 gina ma ( bs sa ia ay Kista agl 3, Nae gi SASAK SA smua 
Mis) A4) 3g Y lo sita esa Lan) ( bs Y sm M8) Joy ia j sael sy Kista agl laa) ) Sala SS) Ia (AJ Wa) S0 ta) 
Klag Id 9 Laga sa jl Lay ada Ulagya ) 83 an Y Sarah (Laga) NS) bs Soe US mmg yA Y Anie UI) ya ) aga 
beri AA US (A1 Sian el gl Cya Leni ) gatal) Jaan DB sea gll on gg aa Len pil eny, SI HS le Liglara ) All Uya 
( sada —, AJ JA AY laa Ula , Kala ) aa Sing HA ( Yy AA J jalas US SU3s Sila gkial L Sula Mhasd ES gas Ala AU 
IYe31) YM Lal 23) Alia Sp) WAS) Iga) saja Sing Uang sila 0 Rea R3 BA sd mna Uitulya UaaSyy gay Lita sel ary 
2s Isap. 
www.fb.com/groups/piss.ktb/351596138196534/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/416020505087430/ 


1421. SUAMI UDZUR (SAKIT,CACAT) TIDAK MENAFKAHI 
KELUARGANYA 

PERTANYAAN : 

Agus Putra 

assalamu'alaikum... 


mau nanya : suami kan wjib mmberi nafkah kepada keluaga, yang saya tanyakan jika sang istri 
bekerja mencari nafkah untuk klrgny karena suami cacat pada kaki karenaa kecelakaan, 
bagaimana hkmny bagi suami tersebut? terimakasih ts jwbnny 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2962 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Suami adalah sandaran sebuah keluarga, karena memang untuk yang demikianlah ia diciptakan. 
AI Sati 5, Kak Wil WB ML pdl ya oya NABI UG) Ujang AS petang Al Ja Weladl de Oyaly Ie 
Y£ sll 
"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita,karena Allah telah melebikan sebagian mereka 


atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... 
| As. An-Nisa : 34 |. 


Tetapi jika terjadi mereka tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti 
nafkah lantaran ia cacat,sakit,dsb..maka ini adalah suatu ilat pengecualian. 


Hal ini juga telah terjadi dalam kisah Nabi Ayub As. yang perlu diingat bagi para wanita tatkala ia 

bekerja menggantikan posisi suami adalah senantiasa meminta ridhonya dan jgnlah memandang 
hina dia,. 

Yg SI JW UI SI oya Ui pe ya Lag dala pad Long oa Il el Ah aala y Asad ld NI BL ak US j 

Ie OS J4 Leles dl Jami SU Il 

"Sekiranya semua yang ada di bumi ini berupa emas dan perak, lalu dibawa oleh wanita ke rumah 

suaminya, kemudian dia berbangga diri terhadapnya pada suatu hari dengan mengatakan : "siapa 


kau,sesungguhnya harta ini punyaku sedang kamu tidak berharta", maka Allah akan membatalkan 
amalnya,sekalipun banyak. 


Link Dikusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/387738791248935/ 

1545. BOLEHKAH SUAMI MENGGUNAKAN MAHAR 
ISTRINYA 

PERTANYAAN : 

Aan Farhan 

Menggunakan mas kawin waktu nikah tanpa agad apa apa, apakah wajib di ganti ? 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Kalau memang istri telah merelakannya, boleh memakainya... 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan 
penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 


dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 
baik akibatnya. (AS. 4.4). 


ola Ol jigar € ajh AI Lain jl gor Ling CA Jab Gb Yg WI Ol Lin 1 ya Ie RL oa ba 1 20 JLN 
SIN Ong Bie Sbs AN OI 0 ia Jd ll Lea jl or Ling edi Gde dan lap em IE Y Ap N egai 
Lian OI SA, JA ye Ul mi Ja Ata AI Ja 4 JSI ri al | ja Tera KG) Lgi LAI 
LEE Y P: Juy (LO 2 et TA UE ati Sial BSE op OP Sl dp amaig «JI ya EL JW ya dai! 
D0 ABE aan TA Inn KU St). 


| Masalah 8 | Ayat ini menunjukkan beberapa makna di antaranya : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2963 


“ Mahar pernikahan adalah hak istri bukan wali 

" Boleh bagi istri menghibahkan maharnya pada suami 

" Boleh bagi suami mengambil pemberiannya karena ayat “maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Menunjukkan dua makna. 

" Istri boleh menghibahkannya sebelum ia terima 
Yang dimaksud “maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 
baik akibatnya” bukan hanya sebatas memakannya namun mencakup segala unsur pengelolaan 
harta, sedang dalam ayat tersebut hanya dibatasi dengan kata 'memakan' karena maksud utama 
dari dari penggunaan harta benda adalah memakannya sebagaimana dalam ayat lain : 
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka 
itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala 
(neraka).”(AS. 4:10), dan ayat “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (AS. 2:188). | Tafsiir ar-Roozy V/190 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/406673626022118/ 
1581. SEPUTAR DZIHAR 

PERTANYAAN : 

Khulstum Azz 


Assamualaikum wrb, dengan segala hormat para shabat PISS tolong jelaskan tentang masalah 
dzihar kata kata dzihar sperti apaan aja ? tolong sertai dalil dan artinya terima kasih !!! 


JAWABAN : 
2 Kang As'ad 
Masuk kategori zihar jika menyamakan semua anggota tubuh yang tampak dari istri dengan ibu. 
contoh anggota tubuh yang tampak adalah: perut, mata, tangan, dan kaki. | lihat al-Bajuri juz 1 hlm 
231 1. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam. Dzihar secara bahasa berarti punggung,sedang, menurut syara' adalah suami 
menyamakan istrinya dengan wanita yang tidak dihalalkannya (mahromnya). Misal : anti alayya 
kadhohri ummi (kau bagiku seperti punggung ibuku). Dikhususkan dengan kata "punggung" 
bukan perut atau lainnya karena punggung adalah tempat untuk dinaiki dan seorang istri adalah 
tempat naik bagi suami. 

AS ae ai emg Je dya Ol el 9 AN SEP SL ab Ha tem Leay Ab oa yel dad jay 

YAA PAI Td Seal SS naya Ab DV Yin ola Oya sebal ya yul 

Hukum dzihar dalam alguran bisa disimak dalam surat almujadalah ayat 1-6 juz 28. 
2 Khodim Piss-ktb II 
HASIL KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL KUBRA XX LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY 
BUDURAN SIDOARJO 2008 


Di sebuah rumah Mungil, hiduplah sepasang suami istri yang hidup bahagia, terlebih suami. Dia 
merasa istrinya adalah makhluk tuhan yang paling cantik di dunia yang pernah dia jumpai. Dan 
kebetulan paras sang istri ada kemiripan dengan ibunya yang konon adalah bunga desa sewaktu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2964 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masih muda. Dan tidak jarang si suami melontarkan pujian-pujian karena kekagumannya atas 
sang istri. Di antara pujiannya tersebut muncul kata-kata: “yang, jika saya amati, wajahmu mirip 
ibuku”. Pertanyaan : 
a. Apakah perkataan sang suami itu termasuk zdihar ? Padahal sang suami mengatakan hal 
tersebut hanya karena murni memuji dan mengagumi kecantikan sang istri. 
b. Sebatas manakah penyerupaan yang bisa dikatagorikan dzihar (Musabbah Bih/ anggota 
yang diserupakan) ? | PP Assunniyah Kencong |. 


Jawaban: 
a. Tidak termasuk. Karena terdapat unsur karomah )memuliakan, memuji) kecuali ada gosdlu atau 
niat dzihar 
SEL PI Day — siy ILY ai 
oat) tatngi Je JI Sega OS (ASI Yaa 3 SIN as jl ala! S3 ai La #mapadl Of: (Ny Rblidl Kala 
Ie Kep 0 KAI (day Ea BAL (aa ae hy HB OP NAS Ca ab san ea de 
AS de oil) saing bal Anna (leaan ji Lan jl Ah UMS Laki gl Siap gl Ehamaor) Hal Tas mall yag (mual! 
ASI AL yias MY 4 abal Sya WEI RSI pa SY HI el ya (laga layan ji Lebar il ala 
Ke OT. 
Sound long if Bag Dab Olah, 2 Jia alas Ya S3 ding clay jh Elisas Jia lb ejr S3 Hmamall yag 
VM Aas Ii Sula, 
Jua Op elegerg abaya abg dy ad oa de it Jin CL Just Tyas Sh ol LSI, 
Janin BUY ola OY lab OS4 SG ea Anak Pj RS Abas Ol CAB yah apl Hal el Wsj al Ole 
JG US 9. 
32-31 da Ka IU aa ai sa) 
AS) Ws Ea (san ga sa de al) DAN (ena) ma (da Ol) Ole el (Le) 
oypadi Jus! pam! EU «OLI yag 6 LAN SAS al ab USS de Ella 3 Alai € Lab LS ABK 
cal Sy OLS Lelo na V3 (maa! IE are) Ik BAL (at 3 it) Ih (JAS) ) Vhaniin Logan Inap 
Pd deg 0 BMI SN da el SP Ie el ny Ol Il ALS al: GUY ai Jd Ol au db 
das Ul Ba YL oa Jp (esa CL SIA pLYI AA ajpng «Lele Ang 3 own US Jb dl seb omi: JB 
2 (jg) Ta OS ning lal AI pelan dal DI ap Gal Obeng) oya Bakery dtng) da lb «aa padi el AL SN 
ABI dim (ape) UI ji (Ola ji Upon id At OM) Ss al ( Lldi gl) Bakar jl (Siap jl Ehamar ) Wc 
bia PIP UP Alah mama oya lele Roy) opo HI yag call Saad Oly Mk AAN UNS ab) 
Je it U (ot) WAE (ABI) SUS oya eka eh mb AI d3 JB jg «pain SIB Ad Sma 
ses SY (Ab) peal Sya UJAN LSI Gan SAY GI el ya Lagi) (laga ji Ular Lan) 
eat da (SAS y Tele 3 An pall Olla Bo Ae Uma MY 4 lebar Gm al GL seb OS 4 Sid £,£ 
UI csyi CSI (oleb sad DL) Ole Legong al Lean ah AS sii ji LSI Ja BE ji Leah II (AS) 
DP OA (JAS) JA, RL 3 Jana BUY oa OY $ Dl 0G (OB RAL Anas Op) api Gal jela 
(gak ol) 
b. Sebatas memenuhi syarat-syarat Musabbah Bih ( anggota yang diserupakan) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2965 ) 


483 118 gy — Jl il 
JA SE AU ALI dadu Of old Sob ON $ Ole 0G NG ASI PPI SIS LAU Ter el (ale 
Bie Aib A Das II (Bap olah SNI GL OA NB A5 Jl bela aU al SPUL oobldl a 
Lb Wa S3 UG NG Aill ASIS ALI SY 3 Alb Las . 
179 p18n) BI Ale 
YUI sa YI (His J8 (VI opa BAU eka YU Alt YI Sutsall yana dasi Um Label Bs (PT UD SY 
Ol Ujand 3D) Oral LAS Bala Jia UI ae M jang Ona LAS dor 3Vy III Big la er 4 AE, IS 
Pot AG Jiiy Bold dia yak ya LS ALS Yg er Y SI UB SS OA ag ol Ian Pl Ma ay 
OTS GAN Jalal JII DBVIY Ad led RS OS dl 
(192 1 29 &) — d3 Ingi R0 yan jl 
CN Sei ab dong dani de Jadi panai yag «Ale JM Sad — Aadidil Jie — Uleball SS) — 7: Jebol OS 
ASJU Aas Jebol OS Tg. #ialis Ad abah manik VI pada Y OI € dalin pada Lagi al bs Ie ci lu LA 
JLN! Gas pa yag Ag dia — DB. Upin pal Rong jl yag dadu — 2. salak JI yag dada — 1 Ga Rang Les 
AI PS Teng JI II Leena deni OS Ol — 8 JSI LAI: bb Ole G batar Ole bg. (Ty Ali 
ABS Je it ang Jen dl dia Of Woyo celaka! BUS lead ee LIS BLN JJ Leena dell OLS Ob « Lain ep 
US aa el ya OS ie ada Seed Anal el Y ya OLS OP CNN ya cjr dl er ya dal OLS Of Ul, yul 
Jae Abal penat ME PA, Jen ly Ad Jia YA JST 2 dg ya Y da Ie OLS Ol. Luo OS JleblU IE JSI ye 
GBI PENS Lan ln jon OS gt Jeng AJI Hai In jon dal 0 el LIS OS gl yan pepbelI Panas RSJUI JB «adil 
ISP OI maas Y TAMU Blog «Jen dly AJI del dl OLS IS) JebalI gawas Ae Apddel 3 Kes J3. SSI, 
CN dea lah andal OKU ot 9: GI bad. (Ly SSI HJ SR pd Adil el pr ya OS 
sam de tee ai ab dong Hj Me OP. Ueija OS Lala «laga Ale GL OS OT Jari dea Adi RAY 
ME 05 lega ISL UT Ole SUS OI ee Kd A3 4 ah ee Je sil WB Ok «le ae Jay Saih Ani 
Ca Mas ot db aa ye dalyng 4 ea Aadidil Cah, eledAI Silet A3 4 Rong jl SAS 4 Kas Jam de Ale 
V9 3 Oleb Sp OP 4 Jb BUS UG al II ASIN Kai ola Gada ad Ea Jasa Se Ale PP us kg 
amin dong) Jend tab Ily — 10. (Ly UB 0G ai Rela al Lan ya aa ye Balyyg 4 deal S3 LS ALIUS Jun DG 
S8 0 dea de aah W Jia Ol Jia II seb ya sial ia OS Of anga CL Ale Ra Sila ya Aa ball a,£ 
Bgt de ii Jia Ol ARI mann Ode bali Jl al 2 oli al JB Ag Olga Ran Ge og SN 
lay dala AN be DN Sya SUS SIB 4 gal pelak ih IU JB il ebay Gagh Ajal Uye Lgu 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/423762157646598/ 
1588. SUAMI MELARANG ISTRI MENGAJI ATAU 
SILATURAHMI ? 
PERTANYAAN : 
Ibnoe Adam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2966 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu 'alaikum wr.wb. Pertanyaan baru nich, kan wanita harus taat pada kepada suami selma 
tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, pertanyaanya : kan suami melarang istrinya 
untuk pergi tanpa ada alasan, contoh melarang pergi ke pengajian atau silaturahim ke rumah ortu, 
dosa tidak tu suaminya ? 


JAWABAN : 
2 Dewi Rosita 


Suami melarang istrinya untuk pergi ke pengajian tidak berdosa asal dengan syarat si suami 
sendiri bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama pada istrinya. 


2 Ghufron Bkl 

Tidak berdosa bila untuk menuntut ilmu yang wajib bla suamiy atau mahromy tidak bsa 
mengajarkny. | ianah 4/80 |. 

2 Novri Al Hadzami 


Billa yang dipelajari istri adalah ilmu yang bersifat fardhu a'in itu wajib menolak suami, karena 
"tidak ada taat kepada makhluk", tapi bila dipelajari istri adalah ilmu yang bersifat fardhu kifayah, 
sunnah maka istri wajib taat kepada suami. Wallahu a'lam. 


2 Khodim Piss-ktb II 
CI Les Vip Leola An Ul Uang OLS Ob Reoloetn II ati AA AS oa dl CELL alas ON Se ut 
1/113: Go PI Rob | og! EMIh Cakitngh Ur pl) pd Illag OI YI Ugain Jang Lal Ja sladali iga 
2 Sunde Pati 
2. dani 0 149-148 dion JIN 2 Ga JI olah GLS 5 


al oa dB J3 Long Al al Ol ayay Loli Oam GB eadi Beko Ja MUI Gio Je dio pai Ol Ugajhy 
Jas Alam Lagal Wola PU rabi W JUS Jadi 3 ey dala AI Gala AtUG Lina Jika 3 Lagah OS Jisdl dl 
af taon ah (ud BNLASI le JB) elang) Eater Ula ji AI Of Ugal Jual Lagah io Of And Wr ebi W 

AS yana Ugalad Ugale dion peanl Upon y j3 omah OLI aa In Y Aang 


dan wajib mendahulukan hak2 suami mengalahkan hak2 kerabat bahkan haknya sendiri pada 
beberapa bagian,dan dikisahkan bahwa sesungguhnya ada wanita yang suaminya pergi dan 
berpesan janganlah kamu turun,padahal dibawah ada ayahnya lagi sakit trs wanita tadi minta izin 
nabi SAW.untuk turun trs nabi menjawab taatlah pada suamimu tak lama kemudian ayahnya mati, 
trs minta izin lagi pada nabi tapi nabi menjawab taatlah pada suamimu setelah ayahnya dikubur 
disampaikan padanya bahwa ALLOH telah mengampuni ayahmu karena ketaatan pada suamimu, 
Nabi Muhammad bersabda "jika aku memerintah pada seseorang untuk bersujud pada selainnya, 
niscaya aku aku akan memerintah seorang perempuan bersujud pada suaminya karena terlalu 
besarnya hak suami terhadap istrinya, maka haruslah wanita tersebut membahagiakan suaminya. 
Lis'adur rofi" juz 1 hal 148-149 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/425324440823703/ 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2967 ) 


1604. JIKA ISTRI PEROKOK : WAJIBKAH MEMBERI 
NAFAGOH ROKOK ? 

PERTANYAAN : 

Lidya Putry 

Assalamualaikum, apa sih hukumnya kalau cewek / istri merokok...? 

JAWABAN : 

Kang As'ad 


Wa'alaikumussalam...kayaknya sama dengan hukum laki-laki merokok deh. Jika Istri Punya 
Kebiasaan Ngopi dan Merokok, maka Termasuk kewajiban bagi suami adalah memberi nafagoh 
kepada istri yang taat. Bagi suami longgar secara ekonomi (muusir) yang wajib baginya adalah 
memenuhi kebutuhan makanan yang menjadi kebiasaan istri, wajib juga member lauk pauk, 
pakaian, dan apapun yang sudah menjadi kebiasaan istri. 


Bahkan umpamanya jika si istri punya kebiasaan NGOPI dan MEROKOK, maka bagi suami yang 
longgar ekonominya (muusir), wajib memenuhi kebutuhan ngopi dan merokok istrinya tersebut. 
Apa yang saya sampaikan ini saya nugilkan dari penjelasan yang terdapat di dalam kitab Hasyiah 
al-Bajuri Dar el-Fikr juz 2 hlm 276-277. Ibarohnya adalah : 


O Jidly Lani SAAT ya Bold Ag pr lag LES A3 Ery Jrsdnng FPS Ko 3 Hi ASI Lal Ve, 
Lt Kolel Ol Ulsally 3p4ily ind! # Lao png Hd elu 3 Jadi Lag, mia 3 gag aa... 

Perhatikan poin ini : 
LA, Kalasl Ol Oleall, 3 23, 


Link asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/430956783593802/ 

1699. MELANGGAR PERINTAH SUAMI UNTUK TIDAK 
BERMAIN DI DUMAY 

PERTANYAAN : 

2 Dyah Alydya 


Assalamu alaykum sahabat piss. Ada pasutri, Suami berpesan kepada istrinya yang mau kerja 
jauh untuk tidak maen internet (dumay) setelahnya tidak ridlo, dengan alsan apapun. tetapi karena 
berbagai alesan, istri maen internet diem2. Dihukumi apa sikap istri yang diem-diem maen itu ? 
Saya tunggu bantuannya terimakasih banget sebelumnya. Jazakallah 


JAWABAN : 
2 Ibnu Abihi 
Mungkin ini bisa dibuat batas sampai seberapakah kewajiban ta'atnya istri pada suaminya : 

da enak Y UE Li lain ab US Uillan ma TOL Upah Si) ah II MU As GS, 
Istri wajib ta'at pada suaminya pada apa saja yang diminta suaminya selama itu bukan perkara 
maksiat (kepada Alloh). Maksiat itu meninggalkan wajib dan atau melakukan haram. Harus di 


ketahui secara pasti dulu alasan istri berinternetan apa ?. Jika alasannya bukan perkara yang 
wajib di lakukan si istri maka hukumnya berdosa.... walopun itu perkara sunnah, mubah ataupun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2968 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perkara makruh. oya, itu ibarot di atas dari ihya' ulumuddin 2/65 
? Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Nyumbang dikit ini ibarat kalau istri belajar di internet atau majlis ilmu yang lain yang mana ilmu 
tersebut bukan perkara fardhu/wajib,beda halnya masalah ilmu tentang haid/ilmu tentang sholat ini 
fardhu a'in bagi wanita 


Heli Hb, 2NIV Ig Ga GO iL AP) 


Kalo emang wanita yang dah bersuami bisa membagi waktu antara hak2 suami dan anak2 nya 
maka boleh mencari ilmu yang hukumnya bukan wajib akan tetapi apabila bertentangan dengan 
waktu hak2 suami dan anaknya yang artinya hak2 keluarga terbengkalai maka yang lebih di 
proitaskan(di utamakan) adalah hak2 suami dan anak2 nya 


Ra) 
AA CAK Ust SS) (eU VI yuli Long) mala YAA hai y Liat, Leon ga Lain Ogfa pak lal Jal— 
AI SL gpng Soal BAN Haa oya pel Yadi Lag Taey SAI Olorleoel BSI Jas OT Indon elall al yaa 
— 
kes 
Ang at etanny OT Ay il Sgary AS Sandy IAI, dh Mad: 
Ab ya S0 YI Cg Letarg Lao Val) Leon GAS pi Om AL Ot SAY J3 IE Of AI ELYI Mami SU 
tadi lali Ab ya AT MY KN, NI M3 3 Lg Liat, Letag Lergj Gie pelit UB Los OP (ll elali, 
1428 JM gas 27 Tetpi Wasel -elet A1, 
| Referensi fatawi asysabkah al islamiyah juz 13 soal ke 6340 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/437934906229323/ 
1772. HUKUM ISTRI YANG MEMBANGKANG KARENA 
PENGARUH SIHIR 
PERTANYAAN : 
Odie Ali Baba 


Assalamu'alaykum.. ADa titipan prtanya'an : Ada seOrg Istri. yang Diyakini kena guna2x sama 
orang laki-laki lain, yang ingin memiliki dirinya.sehingga si Istri tersebut.tidak patuh sama Suamix 
Seperti Baru-baru mereka MENIKAH..Dan Akhirnya terJadi PERCERAIAN..dan si cwek Tadi 
Akhirnya Menikah Sama orang yang di Yakini.meng GUNA2x Dia.. PERTANYA'AN nya : Apakah 
si Istri/cwek tersebut Mendapat Dosa BESAR..karna tldak Patuh sama Suami yang PERTAMA..?? 
Kalau Seumpama DOSA..Kan Dia Dalam Pengaruh GUNA2x..?? Monggo.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Apabila guna-guna tersebut ternyata memang dapat menghilangkan kesadaran 
dan akal si istri maka pernikahannya dengan PIL nya tidak sah dan ketidakpatuhannya juga tidak 
berpengaruh hukum sebab dia mengerjakan sesuatu diluar kesadaran normalnya berdasarkan 
hadits nabi Muhammad SAW. 


dala | ya Sial Lag Olly Ul all ye ah 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2969 ) 


“Terangkat (dosa) dari umatku, kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang mereka kerjakan karena 
terpaksa”. 


Keterangan diambil dari : 
GAN AK Y 1g Gale Gelato je Uh YP USG calo Oly (MLIP) HN GAN IU () 
SI IE HE IE TISU d paka LI KY apa oya 1 Cal ly) Gay pal 
“Dan janda yang telah dewasa maka tidak boleh dan tidak sah menikahkannya meskipun 
keperawanannya telah kembali kecuali atas izin dirinya berdasarkan hadits riwayat ad- 
Daarul@uthny yang telah lalu dan hadits : "Janganlah kalian nikahkan wanita janda, hingga di 
minta pendapatnya” (HR. At-Turmudzi, derajad hadits hasan shahih). Dan karena wanita janda 


telah tahu akan maksud dari tujuan sebuah pernikahan maka ia tidak boleh dipaksa berbeda 
dengan wanita perawan”. | Al-Ignaa 11/78 |. 


ATA gl DVI Leon Bkao SIS Ob Hip SAS Oly Ld) SY laun BAU & old ag Apel Leon y j3 YG All CI, 
“Dan wanita janda yang telah berakal dan telah dewasa maka seseorang tidak boleh 
menikahkannya baik bagi seorang ayah atau kakek.... Sedang bila ia gila maka bila ia masih kecil 


dinikahkan oleh ayah atau kakeknya sedang bila ia dewasa maka dinikahkan oleh ayah atau 
kakek atau hakim”. | Faidh al-llaah al-Maalik 11/171 J. 


Oa DAS lil BUSUI ya ya Ja lela ale SI ISS tg Oya, GELANG Ola 3 j3 Ja panel 
JI. 

SIHIR adalah fantasi yang dapat mempengaruhi tubuh dengan aneka penyakit, kegilaan dan 
bahkan kematian, yang demikian haram menurut kesepakatan ulama bahkan tergolong dari dosa 


besar yang dapat berakibat kekufuran disebagian kondisi. | Irsyaad al-'Ibaad Ilaa Sabiil ar- 
Rasyaad 1/317 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456067904416023/ 

1826. APAKAH NIKAH SIRRI WAJIB NAFAOOH ? 
PERTANYAAN : 

Ibnu Toha 


Assalamu'alikum wr wb . Titipan : Apakah Nikah Sirri wajib nafakah ? Tolong ibarotnya dan kalau 
ada di dok disundul 


JAWABAN : 
? Ibnu Toha 
Coba baca fathul mu'in : 
Lg kain Ya (ES) Henny Rel Gery) dls Sbs Lay BY (LE ALA ag BUSYI oa Aid 9 Jess 
AA Uly pai Us Ale CA YG AM Ah ale LS jg Jah Gaal yah din el ea Il Uli ag 
2 II ES GIA ya LA Ii le BUSI Jo pat gag Ca pe ding ya Bika Lagi lag GK 
MS asal pb Lema 2 0 Lo pma Oky Ltiper oya gan Y SI Ml SEN Jb JI LIS II) Liga omong april Yan 
Wakai YG elo Jail Y alib CS Ob pdl m0 Ul Y og dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2970 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Nemu mbah : 
JLA Waniga gigLA Waiinaa « Siln Sie « Ul Ube do a33 Ujsak ai33 Ud cl, ) sael 


Menurut imam malik tidak wajib, menuurut imam syafi'ii wajib jika memang istri sudah baligh, jika 
masih bocah TIDAK WAJIB. 
Lali | 9 ami ya deg ef Kami Gyalg en lag € lgagang Cia gadang GA Isiial, «lengang le | gasila » Agan) Lala 
Aa ame: Aly BUSI : Y 33 Unasd cl, Ng EN JAS el hg mana Uta WAS 9 agl KG Say Agak (3 Asal. Kara) 
3 mna (6 sibilan Taja S3) es Mlaasd Tg Sisa Un (6 sha | Ja Sky 294 sal ON ad 23 DP! "allilix, , 3 Yg kaaguat 
Pa) 3g SUS « 9Hagd Bu 2s el Ilaasd LNG PA lai Dlaga : AJ Llaasd LS (Yuniaile (3 13 Lg kia LI yaah 2 
Va Sllalka gila yua 12 


2 Nur Hasyim S. Anam 
SAB Aidil) Can yg Aale Uang AA (RS) Cod OS dadi 3 BI Ul 
Majmu | 
Jai oa LIS tada aa l Upli CLA | ain YI oya OS) ekor Jl Udi BU enakan IS Y) dal CA Y : Jas 
(asal, 
LE HI pang dala IN an IN Iga era y Ada | Lao AU) pb Lelo yha CARA 3 pat AV Gi 
9 Pa£ Akhi SAY US Ipa J3 Ugal Skl UU Ui Aid SSS by CAala Ubin Cg Upale Gabil Lah Cupita Ang Jong 
IV dg LB Lady (1 AAA Lyra SI. Lain YI Oyong ga Alb Ai Y pada Be gb yN OY cod £ Watu: 
Lai PI tel) Klg yak Ugorg Jali Crab! de Ab Yg CyeNS Can AAA CA Heal 3 dp yag 1 Wal 
Wb Jaana jpeg cakAdll ola. 
Lag Lag ISL Ja ide AYU BII yag Mak Op GW Ii). 
2 Ibnu Toha 
Dari ibarot Majmu' oleh Yai Nur Hasyim S. Anam : 
OY 3 Alas: 
jai PI el Ag yak Ugorg Jali Crab! de Ab Yg Ce Cia AAA CA Head 3 dp yag 1 Wal 
U Jnian jelly cakil olaia. 
Lag Lag ISL Ja ide AYU BII yag Mak Op GBI il). 
Berarti ada khilaf antra goul godim dan goul jadid. 
" OOUL GADIM - nafkah menjadi wajib cukup dengan akad nikah, tanpa embel-embel tamkin. 


" @OUL JADID - (goul azhar) nafkah tidak wajib hanya dengan akad nikah tapi harus dengan 
adanya TAMKIN baik hanya satu hari atau dua hari. SYUKRON 


Pengertian TAMKIN dalam ta'bir Akhina Mugit Ismunoer : Pendapat Madzhab Syaifi'ie 
So Wadan Iin gia diglay Laga NY AS Ujar ma Nania male sig AAS Lay UH Lord my ailee Aa Lala 
Uks SA) snel HA gls Lap say UD JSI Sl Ula yag selagi Lag) 
ILad Ua 6 Aly ASEA Lay Siugh gla SS Lay USA Ia Anta ba Uti Yup Uta Ia KJ «5 
Translate : dalam Madzhab Syaf'i memastikan dengan adanya dua cakupan : 
1. memungkinkan si suami beristimta' dengan sang istri 
2. memungkinkan si suami pindah tempat bersama istri di tempat yang disukai baik di daerah 
tempat kawin atau di daerah lain yang aman dari mara bahaya, andaikan memungkinkan bagi 
suami untuk itu terhadap diri istri, tapi masih belum memungkinkan untuk hidup bersama, maka 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2971 ) 


TIDAK WAJIB nafkah karena status TAMKIN belumlah sempurna. Wallahu'alam. syukron 


Kesimpulan sementara : 


Karena dalam NIKAH SIRRI belum hidup bersama layaknya SUAMI ISTRI, selama hal tersebut 
belum tamkin, maka TIDAK WAJIB NAFA@OH. TAPI jika suami istri tersebut sudah masuk dalam 
wilayah TAMKIN semisal sering beduaan dibebaskan bersenang-senang, seringkali seatap 
berdua, sekalipun BELUM DUKHUL maka WAJIB NAFAKAH. Wallahu'alam. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/459276697428477/ 

1838. HUKUM PISAH RANJANG DAN MENGGUGURKAN 
KANDUNGAN 

PERTANYAAN : 

? Kuntari Nisaul Marisa 


Assalamu'alaikum wr.wb. Titipan 3 orang sekaligus, kiranya mbah dan sahabat berkenan tuk 

berbagi.. 

1. Apa hukum'nya suami menjimak istri yang habis mimpi basah tanpa bersuci dahulu?. 

2. Siapa pun perempuan yang meminta cerai kepada suaminya, maka haram atas perempuan 
tersebut baunya sorga (HR. Ashabus Sunan J dari kutipan ayat diatas.. Perihal apakah seorang 
perempuan mengajukan cerai tanpa melanggar hadits diatas? 

. Apa hukum'nya suami istri yang pisah ranjang? 

4. Apa hukum'nya seorang ibu yang rela menggugurkan kandungannya hanya alasan nanti 

bayinya lahir cacat ( ada persetujuan suaminya !. Teriring ucapan beribu terima kasih 


JAWABAN : 
1,2: Document 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


ie) 


Hukum aborsi (menggugurkan kandungan) terdapat perbedaan di antara para ulama: 

1. pendapat pertama di perbolehkan selama belum di tiupkanya ruh(nafkur ruh)pada janin dalam 
rahim(120/4 bulan hari ke bawah). pendapat ini di dukung oleh imam Abu Ishag Al marwazi dan 
imam romii. 

2. pendapat ke dua,haram secara mutlag baik setelah nafkhur ruh ataupun sebelumnya. 
pendapat ini di kemukakan imam Ghozali dalam ihya'nya. 

3. pendapat ke tiga,boleh secara mutlag. pendapat ini di kemukakan imam Hanafi. Ini ibarot: 

VI PAY 0 0 JBy Tin BUS TIM ai Jd Jp Aasan Aiko jo Ob nj ita Ag Onkl bla 9 Kami pH 

SIX ca, 

YNGP a33 jim LI 

pl YI (DS Villas jt Jas Radidl day Ain jl Aile pola Unud Jniunad ego dial eka JS SIA Gluta BE) 
SU 33 jg AN Blow al JUS jl 3 Lag taat dag Kidal eU II Kemal jer Gg alba pl de Ju 
ia Say Lo dl anal) ala! Jay » al Laga g La GNU 3 AM (Balanyati— dos Wis Jas, aalall 4 Aa) 
Y ota odlb ile) 

JB Op Cia ST SS ai Ge ola Ca ybd Ulas Sella 3 Km Ol Lal Wal pun Kaler3j ya Jab Lal 
JW JUS, OLS HUI (dad Jedil Jeiaay Sl gali lala Jia Of sLLYI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2972 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YtVGe gel 3 
£& Ibnu Toha 


3. Apa hukum'nya suami istri yang pisah ranjang ? Kalau cuma pisah ranjang ya boleh saja, kalau 
memang itu sudah kehendak kedua belah pihak suami dan istri, tapi yang ada hukumnya adalah 
apabila si istri menolak ajakan ranjang suami. 

Apakah ada perbeda'an hukum'nya bila : 

1. Pisah ranjang karena pihak istri yang meminta ?.. 

2. Pisah ranjang dari pihak suami yang meminta ? 

Dua pertanyaan di atas mempunyai konsekwensi hukum yang sama, baik yang meminta dari 
pihak suami ataupun istri. 


INTI JAWABANNYA : 

1. apabila dengan pisah ranjang tersebut dapat melalaikan hak-hak suami istri maka hukumnya 
HARAM. 

2. apabila pisah ranjang tersebut tidak sampai melalaikan hak-hak suami istri maka hukumnya 
BOLEH. 

3. apabila pisah ranjang tersebut demi menolak suatu yang bukan hak-hak suami istri maka 
hukunya juga BOLEH. (semisal istri dalam keadaan HAID atau lagi puasa Ramadhan dll). 


Hak Suami- Riyadhus Sholihin 
IA de ad ah ob 
HAK SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI 
34» sll J Gara Lo : 
Kedudukan seorang suami dimata istri 


Dikatakan bahwa seorang lelaki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Jika seorang itu masih 
bengkok maka seorang lelaki tidak bisa mendidik wanita, maka jika lelakinya bengkok lebih-lebih 
perempuan yang sudah bengkok. Ia akan menjadi tambah bengkok. Maka kita harus belajar 
bagaimana cara untuk mengatur perempuan. 


Suami dimata suami tetap suami, walaupun ia tidak punya kerjaan, suami tukang ojek, suaminya 
tukang bengkel ia tetap suami. Walaupun seorang istri lebih kaya dari suami. maka mencari istri 
yang paling mudah adalah perempuan yang telah terdidik. Karena memudahkan kita untuk 
mengatur perempuan. karena menurut penelitian, bahwa Peratuan yang dibuat istri itu bengkok 
biasanya. 
Kadang seorang istri itu malah membelot dari didikan seorang suami, padahal hal tersebut dapat 
menghancurkan didikan seorang suami terhadap anak. Maka seorang istri juga hendaknya 
mengikuti dan patuh terhadap perintah suami. 
Allah SWT berfirman : 

AI Inib Uh Hb Da LG SALE 
“Taat kepada Allah, menjaga dalam kesendiriannya dengan apa yang Allah jaga.” 


Sebenarnya tugas seorang istri sangatlah sedikit, tetapi karena kebengkokannya itulah yang 
membuatnya sulit. Maka tugas istri, taat kepada Allah, menjaga dirinya takut suaminya curiga, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2973 


menjaga harta suami dan anak-anaknya. Contoh : ketika seorang istri itu sedang kedatangan 
tukang listrik membetulkan rumahnya sedangkan suami belum pulang, lantas ketika itu tukang itu 
buka baju sedangkan istri dirumah maka hal tersebut dapat membuat curiga suami. Maka jika 
seorang istri sedang dirumah sendirian ia boleh menahan seseorang yang ingin masuk kedalam 
rumahnya sekalipun dari keluarga mertuanya. 


Rasulullah SAW bersabda 


202 .... 


Artinya : “jika dipanggil seorang istri oleh suaminya untuk kekasur dan dia tidak mau, maka suami 
marah, maka istri itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi”. (Bukhari Muslim). 
Dan dalam riwayat lain : 
mai Kadi Lesi Len AP Hprla AI ea, Sy 

Artinya : “jika seorang istri itu pergi meninggalkan kasur suaminya , maka ia dilaknat oleh malaikat 
sampai pagi”. 
Maka jangan bilang dilaknat itu tidak ada pengaruhnya, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan 
kita. Dalam riwayat lain dikatakan : 

Lb AH Lala Unsela sa 3 cai WE Ale HE MEA JI EA ye Jan Uya Ls gi ca, 
“demi jiwaku yang ada ditangannya, tidaklah seorang laki-laki menyeru istrinya untuk masuk 


kekasurnya, dan seorang istri itu enggan untuk mendatanginya, maka semua yang ada dilangit itu 
murka kepadanya, sampai ia diridhoi oleh suaminya”. 


Maka sampai pun seorang istri sedang puasa, sedangkan istri sedang puasa maka wajib bagi 
seorang istri untuk taat pada suami jika diperintahkan untuk bergaul dengannnya. Rasulullah SAW 
bersabda : 


ang 


artinya : “tidak halal bagi seorang istri itu berpuasa sedangkan suami itu ada dirumahnya kecuali 
dengan izin suami, dan tidak seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami”. 


Jika koredor ini dilanggar maka akan ada suatu kesalahan dikemudian hari. Maka tugas seorang 
Wanita itu hanyalah, bersiap diri diatas kasur, dan tidak keluar dari rumah. Sunnahnya seorang 
suami 4 hari tidur bersama istrinya. Jika seorang istri minta cerai tanpa ada alasan yang kuat, 
maka diharamkan ia dari surga. 


Rasulullah SAW bersabda : 
SIA cad Len) La ud Rel ROA cai Jl deg) Jari ep) mey Han ya Jajan (SE ep SIS 
Se ap Jap SS gl 
Rasulullah SAW bersabda: 
pd de Lb Ah, ati eni 9 dan Le 5 
Artinya : “ Apabila seorang istri dipanggil oleh suami untuk hajatnya, maka ia harus 
mendatanginya walaupun ia sedang memasak”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(297a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah SAW bersabda: 


Ta 2 23 0 20... 3 0. - CR OK Ogy yg 2 0 0. 
Keenyj domai OLALAI AYI Amang Ol Ta CAT SJ) 


“seandainya aku ingin memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan 
perintah seorang istri untuk bersujud kepada suaminya”. 


Rasulullah SAW bersabda : 


Le AN 03 wo. - 2 W - 2.09 08 0. 
Aale Gita (ole oya Ie Je mol AI Sa ESL 


Bagaimana jika seorang istri itu kerja dengan alasan ingin menghidupi ibunya ? dan jika tidak diizin 
kan kerja lantas dia kerja juga apakah hal tersebut dianggap durhaka ? 

Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/465834623439351/ 

1897. LARANGAN MEMASUKKAN ORANG LAIN KE 
RUMAH TANPA IZIN SUAMI 

PERTANYAAN : 

Odie Ali Baba 


Assalamu'alaikum Wr Wb.. Ada pertanyaan titipan... Apakah dalam keterangan hadis di bawah ini. 
Menyangkut ke Ade' kandung / paman / Saudara Sepupu..??? Haram hukumnya seorang istri 
memasukkan orang lain di rumah suaminya tanpa seizin suami baik yang dimasukkan itu wanita 
apalagi lelaki, kerabat ataupun bukan, sekedar bertamu apalagi bertempat tinggal. Semuanya 
terlarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari berikut ini: 


Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada di rumah, 
kecuai dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya 
kecuali dengan seizinnya. (H.R. Bukhari) 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


naga 0. 0 Ba. 08 000 2 3 9 0 B2... ca. 0oce 3g a D2 3. Dg do. 39 2 22002 0 
HOSE j3 Uj AAL Wonyja panai Of Aa Jua U JB eka dala AN ola AN Jay Of AI ng PRA al yP 


o a o- 
Sh UP atw 


Dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada di rumah, 
kecuai dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya 
kecuali dengan seizinnya. (H.R. Bukhari) 


Larangan memasukkan orang lain baik laki-laki atau wanita,mahram atau bukan dalam rumah 
tanpa seizin suaminya karena beberapa kemungkinan alasan : 


1. Dikhawatirkan hati dapat berpaling pada orang lain karena hati mudah tertarik 
2. Dikhawatirkan terjadi khalwat (persendirian) antara pria dan wanita 

3. Menggunakan wewenang diluar haknya 

4. Tidak dapat berpindahnya hak seseorang pada lainnya kecuali seizinnya 


Olina G gl Uano (Wb VI) MUASAL AYYY Ra Je Ha BSE) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2975 


(Keterangan Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya) Mengizinkan 

masuk laki-laki mahramnya atau bukan, wanita mahramnya atau bukan. (Keterangan kecuali 
dengan seizinnya) baik izin secara jelas atau sejenisnya. | Daliil al-Faalikhiin 11/407 |. 

US dylony oo pain aji de Guys SUS Of ale ebi JB d3h VI dala yag ata G OSN ... 

Sh Dilan OLS j SP ag dah Ing JB SME Lah Bonai dpeo O U319 aj Sa Kadi Ob Jaa ya RI 20 JU) 

tab IP 2. SPAN 


Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya sementara ia 
menyaksikannya kecuali dengan seizinnya. al@urthuby berkata : “Alasan larangan ini sebab 
maksud dan kesendirian laki-laki (lain) tersebut (dengan istrinya) dapat mencemaskan hati suami”. 
Sebagian Imam berkata “Yang demikian dibenarkan bila rumah tersebut milik si suami, 
memasukkan orang lain kerumahnya berarti menggunakan sarana yang diluar kepemilikannya”, 
namun pendapat ini tidaklah beralasan sebab bila alasannya demikian tentu tidak ada perbedaan 
antara kehadiran atau tidaknya suami. | Syarh as-Suyuthi ala Muslim 111/102 |. 


Sya SIM ya onby PI de Ol Y al JI LSN Aa (SSL NI AAL yag dag 3 OS Yg) lay ade Ol ale d3 
LS jeep ol) Un g SAI nada OW Moy Ag aj Lon da Ya le Jyat Iilay eR3l VA 3 OS lane) 
Akal 3 jae 


Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya sementara ia 
menyaksikannya kecuali dengan seizinnya. Yang demikian memberi pengertian bahwa tidaklah 
dapat berpindah hak milik seorang suami dan orang-orang yang berhak atas kepemilikan rumah 
lainnya kecuali atas izin mereka. Yang demikian dengan catatan bila tidak diketahui kerelaan 
suami atas yang dilakukan istrinya, bila diketahui dan diyakini maka yang demikian 
diperkenankan. | Syarh an-Nawawy ala Muslim VII/115 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/473228339366646/ 
1979. HARTA HASIL KERJA ISTRI / TKW 
PERTANYAAN: 

Mita Aza 


Selamat pagi ikhwan & akhwat :) boleh bertanya dari dari sebuah kisah nyata : Saya seorang ibu 
rumah tangga,yang sekarang sedang mengadu nasib di timur tengah (TKW). Dulu uang hasil kerja 
saya selama Stahun hampir di habisin suami saya (tanpa saya tahu uang itu di pake buat apa). 
Karena bercita-cita ingin mempunyai rumah saya pergi lagi dan kepergian saya yang ke 2x ini 
(3tahun) uang nya juga habis sama suami saya ( krena saya di haruskan kirim uang dengan 
alasan anak saya). Pertanyaan : 

- Apakah seorang suami berhak atas uang hasil keringat istrinya ? 

- Apa hukum nya kalau saya minta cerai ? ( Karena saya merasa didzolimi sama suami saya ). 
Sekian & terimakasih. BARAKALLAHU LAKUM 


Danar Khalafi 


Maaf .. Di atas Banyak nasehat untuk menjauhi perceraian ( saya juga setuju ) .. Tapi sisi lain kita 
hOrmati apa yang disampaikan oleh Mbak Mita, tentang kwajiban suami pada keluarganya . Kalau 
suami mengijinkan istrinya jadi TkW, dan hasil jrih payah istri dihabiskan tanpa 
pertanggungjawaban yang jelas, menurut saya tindakan suami jug tidak benar . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2976 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Saya mencermati komentar mbak Mita di atas, terbesit suatu pertanyaan yang mungkin ini skligus 
menyederhanakan pertanyaan mbk Mita " Apakah tindakan suami mbak mita seperti di atas, 
bisa menjadi syarat mbak Mita minta Cerai sama suaminya ? " Barangkali itu yang menjdi 
pokok poin dari post di atas, silahkan mbak Mita dibantu sedulur ... 


JAWABAN: 
» Sunde Pati 


Wa'alaikumussalam.. Suami tidak punya hak atas harta istri, dalam kasus diatas istri boleh minta 
cerai.. 


Le kena P3 dna gal Ken Jl elu TI PES MAL 213p» MI Pn ria HN al 
ISI II Sing Pa 2E ag Gaala aga Pa 4 asu ne BS ag Aira Pe Ju sda 
JGA San Un AI 3 Opal Soap any OA Bah Uplias JGA GLS ooh AE Up C3 Ang panah IL 
JA ga APA Salah CE GA Ja aa 9 A3 Un el Lal Ga Ul Jl GA pg Jala 
Sad Bp Let 9 SI GUI Le HAB Op UI ga Leni Ad God ab al Hlana DG TAI ALS 

2 Ibnu Toha 


Seorang suami tidak boleh menggunakan atau menyembunyikan harta milik istri tanpa seizin istri. 
malahan seorang suami wajib menafkahi istri sekalipun si istri tersebut seorang yang kaya. 


Hemmm.... jangan buru2 minta talak... seandainya kalau istri pulang berkumpul dengan suami 
menjadikan suami baik (tidak lagi mengambil kiriman uang istri) maka itulah yang harus dilakukan 
oleh istri demi kebaikan keluarga, ketaatan dan adab kehidupan Si istri bersama suami... demikian 
juga perlu difikirkan nasib anak-anaknya kalau sampai terjadi talak. 


Dari awal saya sudah dapat menduga, si suami tidak bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai 
suami, karena biaya anaknya saja minta sama istri, bagaimana kalau nanti bersama istri ? 


Bahkan, andaikan ada seorang istri tidak dinafkahi oleh suami, maka boleh istri keluar rumah 
untuk mencari biaya hidup sekalipun TANPA IZIN SUAMI. Jadi Setuju dengan kg Sunde Pati... 
BUNGKUS..! Ibarot dukungan dari (AL-MAJMU!) Imam Nawawi : 


(J3) 
MG CA Alalin 3 OS OY (ja ya AO Ug & bei YI oya OKI Laga LAI Ag PUN bel OI, 
less, 

il GP Slam pa JS B Utgprg daan AI OY (Fendi OT Ugld Feni OTW 3 PJ Gde dna PU el Ol. 
Akad day JAS YG alam Gamad! Go OY egois Ol Ula Aidh panci PI Ola aa pd Lang Ol). 


Inti terjemahan diatas : Menjadi suami jangan sok kalau memang keadaannya tidak 
memungkinkan untuk membiayai istri (apalagi orangnya masih muda sehat)... mustinya suami 
dalam hal ini harus bersukur jika si istri rela mencari nafkah sendiri... 


» Ilman Nafi'an 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 2977 ) 


1. Suami tidak brhak mentashorufkan harta istri tanpa seizinya dan jika istri mgizinkan maka 
pentashorufkan hrtanya harus sesuai apa yang di kehendaki istri. jika tidak maka suami wajib 
menggantinya. 


2. Khulu' seperti ni boleh tanpa di makruhkan. Ibarot sepertinya sudah ada di kg sunde. 
2 Tubagus Abu Suja 


Dalam kitab syarah al muhazab bahwa seorang istri tidak wajib menyiapkan sandang, papan dst. 
Juga tidak wajib memasak, mencuci,dst. Kewajiban istri hanya di ranjang. 


? Ibnu Daarissalaam 
Izinkan saya ikut nimbrung... 
(ab ALA Sha Gp W Bab IN ASUS UAN OT | — AMS Aap gen ag Ready Tedadkl — elgi ) ppi R3 


organ mb Al « an jan HT slam «Ad gladi 4 . 


BP EA 3 de JIN, AI ja AL OS jg Ula ya Tika 3 Lepryj OS) Jl CAN RU S3 Jep 
Ea pai Alia Y OS j3 «Jantan Dj Il 3D ea ya Jaka 4 oya P3 Ula M1 eluall JB HT lag ale AI 
PUS CU aj Yung War ta OS AL UE Yy «Till polanya AI ak Gal yaa Lb Gyeeelaji OS) aka 
Lal pyal klo LAS 4 nyai Snail 3 Upale padat SALE pi «Ula 3 Long Gb Yg «Snail Jah oya BL OI Kanal 

Almausw'atul fighiyyah 2/9428. FOKUS : 
RAS al Ale LAS 4 Anya Spa! H Upale mbl SE pi «Ula 3 Ly Gb Yg «Spasi! Jat ya LAN OS 


bahwa wanita pun termasuk ahli tashorruf (mendayagunakan harta). tidak ada hak untuk suami 
dari harta istrinya, maka suami todak memiliki hak untuk MENGHALANGI istri dalam 
pentashoruafna harta miliknya. 


BACA JUGA DOKUMEN NO. 0009. HUKUM TKW 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/490153917674088/ 


2062. HUKUM ISTRI YANG BEKERJA UNTUK MENCARI 
KEKUATAN 

PERTANYAAN : 

lan Saputra 


Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh... Wanita bekerja bukan untuk mencari 
kekuatan tapi untuk membantu suami dan mengharap Ridho Alloh, bagaimana jika dalam fikiran 
seorang istri memiliki pemikiran bekerjalah untuk mempunyai kekuatan... Karena dalam banyak 
kasus wanita yang bekerja "banyak" yang berani melawan suaminya... Jika istri bekerja untuk 
mencari kekuatan apakaah Alloh meridhoinya? 


JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Bond AAA ya Ola pemlili pat 2 Hg Tana emak 3 ASI (56 IT ny ba mal 


HP IS PES SI ye SU el op HP U AAU Goa PS jt MALU Gale Sila C1 AA Lao 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2978 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La doliiy one ya pelus y dala AI dan Gaal Kolom Kat Jera kan y Ale AI la Ga AS ya SEE Paa AS ye 
AP Dan aly e Gaamg PH OS DL pakar y dal Al aa Al Jyaay Iki AI Jawa Ika OS PA Jyay LI oem 
OS Oh AI Jana H3 Upin Kombi JP Gn OS Oly A1 Jaman DA CAK Pa tai IE Larang TP Ol Jam 

Alap! Jam OA el TP 


Aku (abul gosim sulaiman bin ahmad attabroni) diceritai muhammad bin muadz alhalbi, beliau 
diceritai muhammad bin katsir al-abdi, beliau diceritai himam,beliau diceritai ismail bin muslim 
almaki dari hakam bin utaibah dari abdur rohman bin abi laili dari ka'ab bin ajroh beliau berkata : 
seorang laki-laki lewat dan ketemu Nabi saw lalu para sahabat nabi melihat warna kulitnya laki-laki 
tersebut dan rajin / pandai / giatnya laki-laki itu sangat mengagumkan para sahabat, lalu para 
sahabat bertanya pada nabi, Ya Rosulalloh, andaikan orang ini ada dijalan Alloh, lalu nabi 
menjawab : Jika seseorang bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka orang tersebut 
berada dalam jalan Allah, Dan jika orang tersebut bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia 
juga berada di jalan Allah. Dan jika orang tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 
maka orang tersebut juga berada di jalan Allah dan jika orang tersebut bekerja untuk riya' 
kesombongan,maka dia berada di jalan syetan. | KITAB ALMU'JAM AL-AUSAT KARYA SYEH 
ABUL @OSIM SULAIMAN BIN MUHAMMAD ATTABRONI JUZ 7 HAL 56 |. 


2 Ibnu Toha 


Kalau pekerjaannya menjadikan si istri berani terhadap suami.. maka jelas tidak dibenarkan, 
karena seorang istri harus taat pada suami. 


buk La cell Saka SAS WALAU pipi cp YA Lag yi Ja para AI Jah Lg ea le Doa Jr 
(3 Us os di | Usa Gele La3 US "Kab Dia Dangal) Kebal Gp Ola mena aga Gaye Ds Ju di 


Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri289) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka)(290J. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya|(291|, maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya|292/. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (AS. ANNISA' 34) 


Sp Uh le JAN Jayaal pls eh Fo 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 


Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya|(143|. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (AS. ALBAGARAH 228) 


AA Kill pa Ca Sya Li lea gd Ia Ganga KE Gan Li Uap Katy Uma Head lk 851 
“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan 
Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat 


pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah ke dalam 
surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471) 


- 0 3 0. Oo 90. 3 0-ge - R4 0. O #.- 8 03 02 0. 
Upon oma Ol SLAA all In Hamang Ol Iatonl Lal ES 


“Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2979 | 


seorang wanita sujud kepada suaminya.” (Hadits shahih riwayat At-Tirmidzi). 

Link Asal : 

2143. MENAFKAHI KELUARGA : WAJIB SEKALIGUS 
SHODAOGOH ? 

PERTANYAAN : 

Mohammad Fadli 

Assalamu'alaikum ...apa benar menafkahi keluarga ( istri & anak ) termasuk wajib sekaligus 
dihitung sodagoh..?...mohon ilmunya juga dasar hukumnya... terima kasih, wassalamu'alaikum 
JAWABAN : 

? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 
Lalasa! SAI BISA G9 Coba sal Si (Alas da Ah Oles) all June (Jordi dik old Jiladl 1 AI Sya) IU 2JE) 
aku jlaD9 GA Jawa D tede Jt Su (al Je din Jap) ala Cal Bh Te US PSI Sola 
AI Jam ) Ana OS 1 or! (Wowol ds) 
Rasulullah SAW bersabda : “Paling utamanya dinar yang dinafkahkan seorang lelaki) dijalan Allah 
(adalah dinar yang dinafkahkannya pada keluarganya) artinya orang-orang yang menjadi beban 
tanggungannya, dan keluarga disebutkan diawal karena memberi pengertian akan pentingnya 
sebab ia adalah paling luhurnya pendermaan seorang lelaki seperti dituturkan hadits sebelumnya. 
(Dan dinar yang dinafkahkannya untuk kendaraannya) yang ia jadikan tunggangan (untuk 


berjuang dijalan Allah dan dinar yang dinafkahkannya untuk kendaraan teman-temannya untuk 
berjuang dijalan Allah)”. | Daliil al-Faalihiin 11/415 |. 


AI Je dnlo (de Ain jluoy Ole (de dik jlao Jorjl dika Jlao Jail ad) Oli ye sket Ul ye NG al Lakon yag 
Ap Ad mgaking meias Ul Je Gis Jeng oya Let asi Jong (Sig Ill Ta RA gal JB AI Jar dilema de Aiks Jun) 
ALI ya Sl dle2 Tai oya dala Lim last aa Ja les Alan ae adi OY adl Jgn Ill BUY G Selad! call Ju 
IIS Ola Je BUY! Admi IDUL ok glaaal 

Diriwayatkan hadits dari Abu @olaabah dari Abu Asmaa' dari Tsaubaan : “Paling utamanya dinar 
yang dinafkahkan seorang lelaki adalah dinar yang dinafkahkannya pada keluarganya, dan dinar 


yang dinafkahkannya untuk kendaraannya untuk berjuang dijalan Allah dan dinar yang 
dinafkahkannya untuk kendaraan teman-temannya untuk berjuang dijalan Allah”. 


Abu @olaabah berkata : Dalam hadits diatas tertutur pertama manafkahkan atas keluarga, 
siapakah lelaki yang paling agung pahalanya ketimbang lelaki yang menafkahkan hartanya untuk 
keluarganya ? Ia akan mendapatkan kehormatan dan kemanfaatan dari Allah. 


at-Thobri berkata : Dimulainya penafkahan atas keluarga memasukkan juga dirinya sendiri karena 
dirinya bagian dari kelurganya bahkan keegoan nafsu tidak akan mau memberi kehidupan pada 
orang lain dengan menelantarkan dirinya, kemudian baru pemberian nafkah pada keluarganya. 
| Fath al-Baari IX/499 |. 


Link Asal : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(2980 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/472577686098378/ 


2247. HUKUM NGIDAM DAN HAL-HAL YANG TERKAIT 
DENGANNYA 


Oleh : Khodim Piss-ktb II 


Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Perkenankanlah saya memberi pengantar lebih 
lanjut tentang ngidam yang dahulu pernah ditanyakan namun belum sempat terbahas. 


Definisi Ngidam 


Ngidam terbilang fenomena unik. Kita menyebutnya ngidam, sedangkan literatur Arab 
menyebutnya waham (waham - keinginan). Dalam kamus ash-Shihah: 


Role JA Spg BV ebeg oo tee Ape en lugu, 


"Waham, wahaam, wihaam, yakni keinginan seorang wanita hamil. Mengidam hanya terjadi pada 
wanita yang sedang mengandung." (as-Shihah, 2/270) 


Dalam kamus Magayis al-Lughat: 


JII IS gbk IN yet AG, LB Ok “abg 9 Ia (en). 


"Waham - wawu, ha, mim- terlaku dengan dua kalimat waham dan wahaam (serta wihaam). 
Mengidam adalah keinginan wanita akan sesuatu ketika dia mengandung." (Magayis al-Lughat, 
6/70). 


Ngidam adalah fenomena yang jamak diketahui masyarakat, diakui keberadaannya di dunia 
medis, namun belum terdefinisikan, serta masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan oleh para 
pakar medis. Prof. Dr. Ali Baziad, SpOG (K), Kepala Divisi Imunoendokrinologi, Departemen 
Obgin FKUI/RSCM Jakarta, berkomentar, “Ngidam tidak diketahui secara pasti apa definisinya. 
Bahkan, di luar negeri istilah ngidam atau yang serupa dengan itu nyaris tidak 
ditemukan.” Imungkin maksudnya di kedokteran luar negeri, redj. 


Ketika saya coba konfirmasikan pada adik saya yang kebetulan menempuh pasca sarjana bidang 
psikologi, dia turut berujar bahwa dalam psikologi tidak dikenal pembahasan ngidam, yang agak 
dekat adalah 'baby blue' yakni efek psikologis pasca melahirkan. 


Ngidam dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan 'longing during pregnancy' atau 'craving during 
pregnancy! (longing/craving - keinginan). Elizabeth Somer, penulis buku "Nutrition for a Healthy 
Pregnancy' menuturkan penyebab ngidam adalah perubahan ekstrim hormonal yang memicu 
perubahan drastis atas selera dan bau. Namun di catatan kakinya tertulis: that no one knows for 
sure. 


Hukum Ngidam 


Pembahasan tentang ngidam berkelindan dengan pembahasan kewajiban nafkah suami atas istri. 
Sebagaimana diketahui, suami wajib memberikan nafkah atas istri. Di antaranya dalam memenuhi 
kebutuhan makanan dan lauk-pauknya. Dari situ, para ulama menyatakan wajib diturutinya 
ngidam pada camilan wajib istri sehari-hari, serta bukan wajib pada ngidam yang 'biasa-biasa saja' 
(bukan camilan sehari-hari). 


BI Aas (SI Ron ag Va pa ga ma Geng La Ki BO pd dalah Un Km Ol GA 1 Aa 


0 Besa R0 20... 8.0 sa. 0. 0. 0. ce 3 3 ye . 20 09 8 02 - S0 —e Ieo-0o. SI 20 0. 3 00 Sage 
Sy ap la Ud Led ita Ap pl Ulat dong JP UG 4 gl is ls Le ppi Sei, USU Lang ea Ml) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2981 ) 


Ht IAI AU ya Tia PL GI Oa dapa obi HE oya Iogiknas SA SI Laba Oral ai Hal. 
"(Tanbih) Seharusnyalah dikenakan hukum wajib pada sesuatu yang diingini istri ketika dia 
mengalami sesuatu yang disebut ngidam, yakni dari semisal asinan ketika dia terbiasa dengan hal 
itu. Kemudian ketika pemenuhan buah-buahan, kopi, dan apa-apa yang diminta selama ngidam 
dinyatakan wajib, maka hal itu bersifat tamlik. Seandainya terlewat maka istri tetap berhak dan 
bisa menagihnya. Jika ternyata istri terbiasa dengan konsumsi opium, yang bila tidak dipenuhi 
akan berefek kerusakan fungsi tubuh atau semacamnya, maka tetap tidak wajib dituruti sebab hal 
itu masuk pada bahasan pengobatan (bukan bahasan nafkah, redj." (Hasyiyah Bujairimi 'ala 
Khatib, 11/382) 

Mama BN aa WA IS as ala JS Aan Loan JA Dl aa say pai Sana eat GUN edar Non y OP 

Ja Pe Gd Uang an an ii pi Ha 
"(Kadang istri gemar dengan buah-buahan) Buah-buahan bukan jenis lauk-pauk. Dari sini bisa 
dipahami bahwa ukuran kewajiban tidak digayyidi sebatas pada makanan dan lauk-pauk, 
melainkan pada setiap kebiasaan sehari-hari istri, sampai pada semisal kopi dan jamur-jamuran, 
juga pada kue dan ikan, sesuai agenda istri. Akan dibahas lebih lanjut - Gulyubi " (Hasyiyah 
Bujairimi 'ala Khatib, 11/382). 


Mitos Ngidam Yang Tidak Dituruti 


Telah diketahui bahwa hukum ngidam tafshil antara wajib dituruti dan tidak wajib. Namun 
mengacu realitanya ngidam lebih cenderung pada obyek di luar kebiasaan istri sehingga lebih 
sering termasuk perkara yang bukan wajib dituruti. Lantas bagaimana dikaitkan dengan 
kepercayaan bila ngidam tidak dituruti akan berimbas negatif kelak pada jabang bayi ? 


Sepenelusuran saya mengenai masalah efek negatif ngidam tidak disinggung dalam literatur salaf 
sehingga bukan termasuk perkara mu'tabar. Statusnya adalah tradisi lokal sebagaimana 
kepercayaan anak ketiga di keluarga mempelai pria misalnya tidak boleh menikahi anak pertama 
di keluarga wanita. Hukumnya tidak haram selama tidak melanggar larangan syariat. Bila tidak 
haram serta bukan wajib lalu apakah kerangkanya sunah, mubah, atau makruh? 


Hemat saya hal itu dikembalikan pada hukum asal etika pergaulan suami-istri yang hukumnya 
sunah. Atau dalam bahasa populernya dihukumi sunah sesuai redaksi ayat "wa'asyiru hunna bil 
ma'ruf". Meski sebenarnya istilah mu'asyarah bil ma'ruf dalam konteks etika bergaul adalah identik 
dengan selain syafi'iyah. 


Dari perspektif hanafiyah, dan hanabilah, mu'asyarah bil ma'ruf diartikan general pada setiap 
bentuk pergaulan suami atas istri dengan akhlak yang baik, dengan lembut, mendahulukan apa 
yang bisa didahulukan dari kepentingan istri, pemenuhan atas hak istri, dan semacamnya. 
Sementara dari perspektif syafi'iyah mu'asyarah bil ma'ruf dihukumi wajib karena dimaksudkan 
spesifik pada pemenuhan hak wajib dari istri oleh suami. 


Dalam al-Mausu'ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyah: 
9 -, - 9 29 8 - .—,9 - Mao 0 3- A. Lo. oo 09 -— 0. Loco --0 0 @ LI 00 050 3G 0 - 
al ai Sya : SI J8 « kemanan 9 Ay gia SPIP 0a Do pdl 2 pisa ol dll, kek 3 
-. 00 25. .90. 2. .I0 LN Lo 2.2.9 L 2... B8. 0 .. 0» Ro. Lage oo 3-- 20 
J8 Mb Ave) $ pi Lead dl Ag gek SD Lesi lor ya SIS 9... eta g all HD yha al) « Dg pad 8 pi Luadi 
4 an 4 z 2. TA an “.#.. - 353 0. .X09 "NI 8-x la & 30 
St Jlataly 00 GEN € lal Gl raaeni Lagian JSI ng 1 rel. 
"Hanafiah dan hanabilah berpendapat bahwa pergaulan secara ma'ruf di antara suami-istri 
hukumnya mandubah dan mustahabah. Al-Kasani berkata: Di antara hukum nikah yang shahih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2982 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


adalah pergaulan yang ma'ruf, dan hal itu disunahkan serta dianjurkan...begitu juga dari sisi istri, 
disunahkan baginya bergaul secara terpuji pada suaminya." (al-Mausu'ah al-Fighiyyah al- 
Kuwaitiyah, 30/120) 


Dalam Badai' ash-Shanai' 
Ja SAN Ga Ja (Sa agen YA Jo Si bni Tp Saad BB Ga) Ya 
JAE AE PE ng le lg Jl ah Up ob 
"IFashij Di antara hukum seputar pernikahan adalah pergaulan yang ma'ruf. Hal itu disunahkan 
dan dianjurkan. Allah berfirman 'dan bergaullah dengan mereka secara patut. Satu pendapat 
mengatakan yakni bergaul dengan keutamaan dan kebaikan, baik pada ucapan, perilaku, maupun 
etika. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 'Yang paling baik darimu adalah yang paling 
bersikap baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling bersikap baik terhadap 
istriku'." (Badai' ash-Shanai', 2/334) 
Dalam Kasysyaful Gina": 
god IS ya Ja 1 Ulee sad ) dls dya (olal Ilately gal dell GAN ora) Lain ISI (73) 
og 
alam ly) AI Ra yong millontaly Al LL oya yfkoel (Sule Ol 2 GAP Napi sledlk Iyo giat elang Als AI elo JB, 
US anta Oly Wo Least Cena OP His jb AS peta JI TP alP ya Cile AI Ol ly ale Al le JB, 
dala Gita Ca Mag Y sni 
Aorla pad ly) lai Sket Sl: J4 
"(Disunahkan) bagi suami maupun istri (untuk memperindah akhlak terhadap yang lain, bersikap 
lembut, dan mau menanggung hal menyakitkan darinya) sesuai firman Allah 'dan berbuatlah 


kebaikan terhadap keduanya', satu pendapat mengatakan yakni ayat itu dimaksudkan juga pada 
setiap suami istri. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berwashiatlah kalian semua tentang kebaikan 
pada para wanita. Sesungguhnya mereka adalah asistenmu. Kau mengambilnya dengan dasar 
amanat dari Allah, kau menghalalkan farjinya dengan kalimat Allah. Diriwayatkan oleh Muslim. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang 
rusuk yang bengkok yang tidak bisa kau luruskan dengan cara apapun. Jika tetap kau lakukan 
maka dia akan pecah. Jika hendak bersenang-senang dengannya maka bersenang-senanglah, 
sementara bengkok itu akan tetap ada padanya. Hadits muttafag 'alaih. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: Yang paling baik darimu adalah yang paling 
bersikap baik terhadap istrinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah." (Kasysyaful Gina', 5/185). 


Dalam Fathul Mu'in: 
kong Ol pb oya don INA LAI aa Akon Ae (ajay del 0S Las JS pat Ob Sy Al Lela Of sena de ey 
M3 GAS, Bp Il 
"Wajib bagi suami-istri untuk bergaul secara ma'ruf, yakni dengan menghindari perbuatan yang 
dibenci oleh lainnya, memenuhi yang menjadi haknya, yang dilakukan dengan ridha, wajah yang 


berseri, yang tidak disertai beban biaya tertentu ataupun kesukaran." (Fathul Mu'in, 3/173). 
Wallahu a'lam. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2983 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/556543517701794/ 
2287. BOLEHKAH SUAMI MELARANG ISTRI MELIHAT 
AURATNYA 
PERTANYAAN : 
Ilmatul Mukarramach 
Assalamualaikum wr wb. mo tx Antara suami istri kan sudah tidak haram lagi lihat auratnya 
seandainya suami melarangnya melihat aurat suaminya bagaimana ? 
JAWABAN : 
2 Bani Slagah Al Husaini 
Waalaikum salam, khilaf, ada yang mengharamkan, az zarkasyi, az ziyyadi, ar romli dan ali 
syibromilisi. Ada yang memperbolehkan,yaitu pendapat imam ibnu hajar dalam tuhfah 
£ ai Ul 3 aa KI « ed CA J3 Vania 1S) Can Pn Lag op 
Dan untuk suami dan sayyid (tuannya budak) di waktu hidup boleh melihat semua anggota tubuh 
istri dan budaknya, di mana itu dihalalkan bagi suami, dan sebaliknya walaupun suami mencegah 
istri untuk melihat auratnya, seperti penetapan kemutlagan ulama', dan walaupun az zarkasyi 
membahas mencegah istri (untuk melihat aurat suami) bila suami melarangnya, dan (boleh bagi 
suami melihat semua tubuh istri) walaupun farjinya, akan tetapi disertai kemakruhan, walaupun di 
tingkah hubungan intim. | tuhfatul muhtaj 7/206 |. 
Pnip ES! J6 Jobs Inai US LG SA nasa (HI Pr Lg 3 HS) DE HI ea OP Apa 
AM npetal yang Ap IS Olg Cabe Ing ah AI Hilang Ain Upin IS) yor33 313 dh Jas of adi, 
EL POP ae LP IN UI YA Kaya ES Ca AN Wee pa ata D8 Ai aa 
blh ra Ne BA AN ia aa IU ah UN Ga IA AN 
11206113 4d! 
Perkataan mushannif walaupun az zarkasyi membahasnya itu ghoyah (in ghoyah menandakan 
khilaf) begitu juga khotib asy sarbini ,imam romli dalam kitab mughni dan nihayah mengikuti 
pendapat az zarkasyi, berkata az zarkasyi tidak boleh bagi istri melihat aurat suami bila suami 
mencegahnya, berbeda bila sebaliknya ( suami boleh melihat aurat istri walaupun istri mencegah) 
dan ini jelas,walaupun sebagian ulama' muta'akhirin tidak membahasnya. 
Perkataan mushannif 4x: dst bila suami mencegah istri (melihat aurat suami) maka haram bagi 
istri untuk melihat di antara pusar sampai lutut suami. selesai bujairomi dari az ziyadi, begitu juga 
imam romli dan ali syibromilisi yang mencocoki pendapat az zarkasyi. Perkataan mushannif 
walaupun farji, begitu juga ditutur dalam kitab at tanbih, nihayah, mughni. Wallahu a'lam. 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/556276251061854/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2984 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2375. HUKUM MENJIMAK ISTRI YANG BELUM DILUNASI 
MAHARNYA 

PERTANYAAN : 

Nur Fadli 

Sah apa tidak nikahnya orang yang membayar mas kawin utang sampek lebih satu minggu.? 
bagaimana hukum jima'nya? 

JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Nikahnya sah tapi menjima' istri yang maharnya belum dibayar hukumnya makruh. : 


Aa CI eta Shah oya BS ya brg pa Bana ya ta Lead ala Ge 6 Jesap Y Of eyang 
2 Mbah Godek 


Menyebutkan mahar dalam agad hukumnya sunnah,,dan dalam kasus diatas walaupun maharnya 
belum lunas asal sudah dicicil maka tidak apaz alias tidak ngefek pada hukum menjimak 


ino) petang JL deng ya IDE ya lerg Bluka! ya Udi adala Gaon 8 Jera Y Of Lah a34 13) oU Hill 
Cabai Of Uagga JB Laga Lay JI Laga C2 om pol Lal Ab JUAL Ugal) de Alay poT Wb Usil elo ge U Jl dl of eU3 
Ai SAI) laka! pain ya dialo CSAII pol UU Jab adit 3 pa Alamat bad Joely yudi DI play tele AI elo Nat de 
Lag JIE Laga Gadani Car pal Ld Jl el Ga era Ha poll JB ega Gie U IL Al Of Aly, By opo ya de 
JEY I A JW dani Sail PB Can poT da Umi G Bye TIA ga AAS le ekas Ol Laga JB My be layga 
yA PA petang Snail Oy pjg Tni! O yak Gali Jang AK SAM 0 peja Lele ai SAI yh) pakis ralo SAI Muls 
OLI ola 3 OYI Leg Sob ASI yag CI LA pg Cell 


Disunnahkan juga agar suami tidak menyetubuhi istri sehingga memberi sebagian mahar, 
disunnahkan tersebut karena keluar dari pendapat yang mewajibkan menyebutkan mahar disaat 
agadsebagian ulama' berkata hikmahnya mahar yaitu disaat Allah menciptakan hawa maka adam 
sangat suka dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya maka Allah berfirman padanya wahai 
adam sehingga kamu memberi mahar padanya,adam bertanya,apa maharnya? Allah menjawab 
bacalah sholawat pada Muhammad 1000x pada 1 nafas,lalu adam membaca sholawat sampai 
500x terus bernafas,lalu Allah berfirman,sholawat yang engkau baca itu adalah permulaan mahar 
dan yang sisanya adalah pelunasan mahardan dalam suatu riwayat,ketika Allah menciptakan 
hawa maka adam berkata,ya Tuhan nikahkanlah aku pada hawa,lalu Allah berfirman hai adam 
sehingga kau memberi mahar padanyaadam bertanya apa maharnya ya Tuhanku? Allah 
berfirman maharnya adalah kamu baca sholawat pada kekasihku Muhammad 100x dalam 1 
nafas.lalu adam membaca sholawat sampai 70x lalu bernafas,maka Allah berfirman,tidak 
mengapa,sholawat yang telah kau baca itu adalah permulaan mahar dan sisanya adalah 
pelunasan mahar,oleh karena itu sebagian manusia pada melakukan! menemukan mengeluarkan 
separo dulu dan yang separo itu menyusulsebagian lagi ada yang membayar 2/3 dulu sedangkan 
yang 1/3 nya lagi dibayar belakangan dan ini adalah kewajaran yang terjadi diantara kita dizaman 
sekarang. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590753297614149/ 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2985 ) 


2400. YANG WAJIB MELAKSANAKAN PEKERJAAN 
RUMAH TANGGA SUAMI / ISTRI ? 

PERTANYAAN : 

Aoul Jadid 


Berdosakah seorang istri menyuruh-nyuruh suaminya ? seperti menyuruh mencuci dll, ceritanya si 
istri adalah wanita karir yang sibuk dengan pekerjaannya. jadi tidak sempat mengerjakan 
pekerjaan rumah tangganya secara optimal. 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 
Pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak dan mencuci menurut mayoritas 
ulama' (Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah) bukan kewajiban istri, sedangkan menurut 
Hanafiyah pekerjaan-pekerjaan seperti di atas adalah kewajiban seorang istri, sedangkan menurut 
mayoritas Malikiyah pekerjaan dalam rumah seperti menyapu, memasak dan mencuci dll adalah 
kewajiban istri sedangkan pekerjaan di luar rumah adalah kewajiban suami. : 
KS 3 Ta ya Bl AL pr LB Reda Upale KAV UU dng SE Jerdl Ie CL Ja ni 3 didi Bye 
Ai Goals Y ly coeg dil ab MU Kn yng paka lai | ISL BY JII all Ob Uerty OY pl yiole wr U LaS, 
Jail de 3 WAY il Jazou Ueals dy dilas JI SUS ay Jail Je An SA US nas Alasi | Of 3 yu Yy 
EIEMA JA Kb p de ag 3 ye Ulfa Cdi pia La mail 
Leni PIL Up LIST el yaa Kanal 3 Ur gj PAS OT 33K Rong II OT CB Eli oa Ia Y 1 Aa) Long dong Hanan 
V gap Rona Ot IP ASIAN Oia 9 ANUS Ren) pede Keada RAdE oa yng Baik (AI YI Upi AE YR Jl 
jae Va Ilang elia3 Y dilao Upong jd BO Radas L gorg AI Aidil RS 1 Kg Bola Wr la Jab Wo JSI SI else LA 
Blow gala Rei Gl ot el yogi ala RSI yan Candy Cal Leinakos Joel oya Le Leon) ya de Ol paus ker j 
Ups AI oo) Rebel de Anil Uglit Rony pkai Bol pr Gal ab JAE 3 Long Red BLN de ol Jl Ole 
25 yan gl ILY ya Kl IP OS Ula ala ya Wall Ha Rebel dita le Cena pelan y Ale Ab laa Ca Ol ea 
Ya/ 20 Reid 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/595770290445783 
2532. WAJIBKAH NAFAOGOH JIKA ISTRI SUKA MELAWAN 


SUAMI ? 
PERTANYAAN : 


2 Muks To Elastia Alwaysbro 

Assalmo alaikum wr wb.. saya mau tanya pak ust...... bagaimana jika perempuan itu selalu 
melawan ma suamnya ( berkata kasar misalnya ) apakah si isteri tersebut harus diberi 
nafakah......? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2986 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam, istri yang selalu melawan atau berkata-kata kasar seperti suka misuh pada 
suami kalau masih mau diajak bercumbu rayu (istimta') maka tidak dikatakan nusyuz tapi si istri 
tersebut berdosa, dan dia tetap berhak dapat nafagoh : 


— 21 Asal Jd! br, Gaet Ap basa YI AS Lama ga # UR YII OS ya TP dead BAU paai Las : re» 
YIVO obb Roy) eno Gonna ildah FO SI Ola sll CABIN 3 petai ya Gaddg IYA # tnY AV, 


2 Abdulloh 
Ada temuan sedikit : 


En Se B3 aa din SIR LI Uap PELAN iya HIP Nari GBU 0 K2BI 40) 2 Ragil A0 aj 

Daan Ten cin Wa eee 

JA Aid SY ak Hat 5 JA it) SE na aa ee 

ale Last Sa) AS Ja isti OS ya d Lala eng di 53 Ol AJE ya 

Jadi istri misuh-misuh tidak termasuk nusyuz tapi berdosa karena ma'siah. Yang menyebabkan 
gugurnya nafagoh kalau istrinya nusyuz 


2 204 


222... Lo Para 220. -09 -.9 - 2 - 
an HI nj yaa Reny KA bbm HolgiaN HIS 7 AKN Je jyad! N29O J40) Aan SU Ragil Re ya jl 
Led HASAN Bi ad HA Ie AN Ea AA Bae BD et KESAN an AG At Ta 20-09 ce 38 L02 AG .. 9 2.20 
Yo daa Y UJI old 5 Pn Sab 3g aa) ab ol Andal 4 Ae de ASI, daki te lead 
HIAIN Anin UI DS KN Upah Wp CA) Ugalan Ja AV Ul Jday WA Alila 3 Ha Kei KAIN SI 4 KU 


ala! dis dd org Le Ugale d Lagi Leoeyj BLN Tanana ya 1 pall — (A(T36A 107 Al adat day al. 
Kania ISP 6g Watu VI Alia 3 Goa Aid OY beb b ob coLaih BU CU yel DL mh mat ay LAN jab Jala ai, 
NI 3 dilazad Y cp AN Akad Oa Pe Jai akad 2d JG SUN aa YG, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590308814325264 


2534. STATUS KEMAHROMAN DAN NAFAGOH ANAK TIRI 
PERTANYAAN : 


2 Olar Mania 

Pertanyaanku dulu tidak ada yang jawab.. Ku ulas lagi dech.. 

1. Apakah status ayah tiri kepada anak tirinya 

2. Wajibkah ayah tiri menafagohi anak tirinya 

3. kalau ayah tiri itu menjodohkan adik kandungnya dengan anak tirinya, apakah boleh ?? .. 
Syukron.. 


JAWABAN : 


» Ulilalbab Hafas 
Jawaban : 
1. Termasuk mahram, bila si ibunya anak tersebut sudah di-jima' Sesuai dengan ibarat ini : 


IL Jas Bah) Tong aa Ka 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2987 ) 


Perlu diperhatikan : Anak tiri mahram tapi anak tiri sama sama saudaranya ayah tiri bukan 
mahram 


2. Ayah tiri tidak wajib memberi nafagah. Tapi kewajibannya pada ayah kandung nya.. kalau ayah 
kandung meninggal maka berpindah pada semua umat islam.. 


Keterangan lengkapnya ada di kitab bughyah. Intinya : kalau ada istri di talag oleh suami & 
pembawa anak yang masih kecil (TIFLUN) maka kewajiban nafagah nya itu ttp pada si suami 
(bapak nya anak tersebut) kalau si suami tersebut tidak mau menafagai maka bagi ibu dari anak 
tersebut boleh mengambil bagian nafagah ala gadarnya: kalau si bapak nya tersebut tidak 
mempunyai apa2 atau dia hilang tidak tau rimbanya maka berpindah pada ibunya kalau ibunya 
tidak mempunyai maka keluarga deket nya bapak dari anak tersebut 


3. Boleh karena bukan masing-masing mereka bukan mahram. Lihat i'anah : 
La H3) Ha Yg Al Vy II aj AN 
Kasus di atas masuk mahram bil muzaharah. Silahkan difahami rincian berikut : 


CI Ja Sy shg te Lay jl Kai ya segan Ulat Ela Oly Gery Ah) Iuag Gelato) Kai OA (3) 
Y N) dog Jl 


11. Perempuan anaknya istri (anak tiri) jika si istri telah di dukhul 
CL Je Bl) Rong aa cai daa 


12. Perempuan istrinya ayah (ibu tiri) , perempuan istrinya kakek (nenek tiri) , perempuan istrinya 
mbah buyut dan seterusnya sampai yang paling atas 


XS Oly (II eny 


13. Perempuan istrinya anak laki-laki , perempuan istrinya cucu laki-laki , perempuan istrnya buyut 
laki-laki dan seterusnya sampai yang paling bawah. 


Tiga belas tersebut haramnya dinikah selamanya 
Ant de Upin Riil! Cola pally Jika Ol (AI Reny a)u 


14. Perempuan saudaranya istri baik seayah seibu atau se ayah saja atau se ibu saja atau se 
persusuan selama Si istri masih menjadi istrinya 


gay pat oh aya el Gay Let ama DI Rony oa aa) (GA Rr on) Ji aa IE lea Gal) 
SE Lepat Kamy jl ep Loh al as 


Empat belas tersebut di atas haramnya dengan nash. 


PEg SB E lad Sai Al Len gPr e ma Lia | elit Sy om jl Ka LARI ya AS pala org pe VI OF 
ee 3 jan SS UNY one OLS le Ubi) dita 0 Lepry Ad Wii jg pang Jian 1 Ainab 3 phokaS Lela Bol) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2988 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


RI 3 aoi aim Jia GIA MY Laga Lha Jai YG pb Torle aa jg Mera Aib Sa ilay daa SU al OSI ky 
Ukga batia Lao) aa gada dy Cena ma oya Leain Ol ai OSLDL Aaa Kama II ea WS II Gd KS, 
AMS BIL SIU dora Ur pita Jah Ygl GAS lal ya mag Uillan AAA) Saku M3) pita dna Un ji OT pegis JII (IS 
Kep Ob UU Osb f Of Lela Aly anna GUY Ega e bi METE LOSS  Uila ji yana 3 Lal IS 
Omb3 gp oya Uillan Di Lain Aly Bat jl EL Sekaki Uya Sal S3 US paniy Lena SU | Le Uji Jaka Ugtorlik Sila 

ad CsoyaN JB Villa SUS eeya Latino yee PNS Tanda y SSI JB ly Ak Kaya oma BY Ad Ea, DJ dabasy 

Pa Sok das Ob one pen oya kena ya sad Lensa dy Ob ad any Gl ain yan yag JB Gani! SL If Ata Learn 
d3 Ala LG OA oya Ulin Y BAL data Se le alas OL cad Op LAI de lily sil le Aim OY CSI Hes 
tile SU! 


aon bal Tita ALI Jill Ag ap33 MS aka Uta di pgap Alay yanadly Uni! pyao dah Jarag Hii po OP oa dl 
ALA Gak ore, III Ig elo Yly RJ JST Ugia Uendi Uin dd al Gema mn glg eI eladIl y el yaley 2d ,e 
TIP SI pi Bay RAI oya Sial pb Oa Dal Il Dil Zat jl SSS 2 am Ja 


Mel Aa Aid Lao pal Sl Si Ob Sale Juan bl Da GT Jl Lis aj! lan Upilas Opa SY aulaluy Leale 
Alay Gawit 3 JA JA Bgn) Ai oya Tifa Yg Cnt DG VL) USAS Ol Ueisaat LELANG ukaiy udall Uno usa Uus 
wat SS PUY Jab Y JAS Kenang Leni TU jan SYal AS Ol BY Ja CA) Lele aj dibalas 
V9 AU SA J3 Reed obb) ya Bana JaLL Yna la may Ud SS j3 pogily pagi ole AU, Ans jak 
389 GE Yg Gol ya eagle BOS Uban Yy Team IMS Ala oya dal dp MY aa OLES Gam GS 
SD Gebe3A ly) Alis Long Lgi GAN Jalal ad 

2 Ghufron Bkl 


1. Mahrom bila ibunya sudah dijima' suami barunya itu 
2. Tidak wajib 


Ayah tiri tidak wajib menafkahi anak tirinya, karena anak tiri tidak masuk dalam salah satu dar 3 
hal yang mewajibkan untuk memberi nafagoh, 3 hal tersebut : 


1. familiy ( gorobah ) 
2. istri ( zaujiyyah ) 
3. hag milik (milkun ) seperti budak dan hewan. : 


Berg 9 oral lag LAI YG Colaal Aid 367 OA OedUbI Hile| LELANG ly Korg Olual 206 Andal Of elely. 
YAA GUI 
3. boleh, karena masing-masing bukan mahrom terhadap yang lainnya. 


2? Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Tambahan ibaroh jawaban nomor 1 : 


3 Pat add 4 CA IL Ca A9 emng oa A28 IA AAS PI Hala Je ag AI 
bat Ce Jpll VI 3 Je Sia. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2989 | 


» Mbah Godek 


Oeleli dite) (3/ 292) 
Aint OLS gl yan Ciklara Rong jl Juad pH Sl Land Ad UU penani Aealya ly Alyig ly gl Komar OLS sya Uillara dong Jl Jus 
dong jl Inah (4 SN Wash LIL promil Ugal Caipy Rong SI ( latah St lgu Mgip )Y pl Lal can Anal Liat 
dry Goal yag Kama ng Ulang Rong Genap Gg Rat (PP (IP ) Leah co OLS al al ag SI ly Lala 
AB (US Jas Of) Wany dy OB Les Gaka Bala oaday Ul ag Uas oa al leh Of Jo ein Ol JB) Uluy 
Sy Il 3 pd! data Jerat sb Jing Lilo (3 Leto oU, Jopeall pai (Uetby Ob Op) Tora Id CE 3 
Bebi Sy ebi Se (HI 3 Ig gi y Akmal GIS AI Nia GMS AT Gb mil ilusi, 
J3 OL laka Ala OS JI) Leena Cd Tong Jaa PL SI JP pdl GE (Jah kd OS Olg J3) La» 
ALAN 3 Kalla Jab Layani Iya! Uetby Ob dlg3 Julia yag Rey SI (lala d Oky da) BN dy oa Lo, 
ol Woynog gamma JB ol dilaka Teita OS UNY) HI ab Ode Il ka pEI dp U Jam d ola dh ot 
UT dala Jt Keong yA SI Olah Lead dia US SG lau Ali Fla Ileratal Yg ob pb ya Bet Fila Je Ming 
SS bale | da AU Ca (Aa SN 3) Bola ol US Jebat dll kj aa el Oky Alap Gd Kia 
bekas NAS 9 Abyh ya ea Ian Ron al Se (ai HA YY IP) ALS Sypeall pas die ia Iu b yi 
Sy oya (as Ika Ale dal Rony pl PA Yg SNI Teng NY OB) Keryj il de AE ad Ai Ueltng Tera Ji 
ag Ulin dl Roro) fl KA YG (PI ds Slam AN) Op) dede (AB dah Tony  Laltay Jo ory AA 
33 SY Ye aa Ny NY SI AV IA ) Jie Tergjy Jp oya pas ag dal ory) 
(GELAS) SE dar SY (II ah pg SI eng Ny JI Tj Ny Lea GAN Rong YG Lea SSI 
DES Is do JT Mg asi 

2 Brojol Gemblung 
Saya hanya tidak habis fikir bila diawal dikatakan bahwa status anak tirinya itu adalah mahrom 
sebab si suami sudah menikahi ibunya, lantas si suami tidak mempunyai keharusan untuk 


menafkahi anak tirinya?! Bukankah setelah dia menikahi ibunya, anak tersebut juga anaknya?! 
Atau bagaimana ? 


Saya mengerti, kita ifrodh pembahasan ini pada anak yang belum baligh dan ibunya dinikahi oleh 
seseorang. Ini figh dan tentunya manusiawi... Sesuai jalur hukum, semestinya bila anak itu 
berstatus mahrom binnikah maka tidak logic saya fikir bila si suami tidak wajib memberi nafkah. 
Atau bagaimana ? 


Maaf, ini bukan mempersulit jawaban, namun saya mempertimbangkan tujuan seorang janda mau 
dinikahi agar anaknya tidak terlantar. Bila si suami dengan sebab menikahi ibunya udah bagian 
dari anak tirinya, ini kan tidak etis bila dikatakan dia tidak wajib memberi nafkah. tidak ada 
gunanya dong si ibu menikah yang tujuannya agar anak itu tidak terlantar... 


? Ubaid Bin Aziz Hasanan 

Solusinya suami harus nadzar bila istri ingin anaknya dinafgahi secara wajib, karena Apabila 
hanya janji kesepakatan suami istri untuk menafgahi anak tirinya maka suami tidak wajib, beda 
kalau suami menadzarkan (mengucapkan nadzar) pada istrinya untuk menafgahi anak tirinya 
maka wajib bagi suami untuk manafgahi anak tirinya, ibarat : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2990 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lazy de Gita Ol de Cabe af yah Hen 1 (Alia) 241 op pelk Saad ya RSI aa SIS ali 3 yak ami Labu 
Angs Ol Lea) Upin Oy Ugal Adaa Lain Kuah 1 MA JI dai OT Kon) OP) Lis BASA ly emng ot di lean 
CAR bj al SE LS MU Aaj Leo Y) Lara 03 Lalin Y Ol yh AI Of ai 3 SAN GULA 35 Yg : 
bagas Of YP Ul angs Y oa as ol LS 


Bila seseorang melamar wanita ,maka wanita tersebut menyetujuinya (dengan syarat ) wajibnya 
nafgah anak wanitanya (anak tiri) beserta calon istrinya sampai di waktu nikahnya dan bahwa 
wanita itu menempati rumahnya kecuali bila wanita itu rela ikut ke rumah calon suaminya maka 
menempati suami beserta istrinya di masa itu terus suami mencari istrinya tanpa anak wanitanya 
maka wajib bagi istri untuk ikut pada suaminya tanpa memandang (tidak dianggap) kesepakatan 
suami istri tersebut benar tidak dianggap bila suami menyanggupi atas nama nadzar untuk tidak 
pindah dari rumah istrinya kecuali beserta anak istrinya (tiri) maka wajib bagi suami memenuhi 
nadzarnya seperti yang dijelaskan ibnu ziyad dan sudah lewat pendapat AL Asykhar nafgah anak 
wanita (tirinya) tidak wajib baginya kecuali suami menadzarkan pada istrinya maka wajib bagi 
suami menafgahi anak wanitanya (tiri), wallahu a'lam. 


Contoh nadzar seperti yang direkomendasikan oleh ibnu ziyad : 
Jb ad Kai MU Jla3 CA agya Ang Win JUS dlasYI Alas Ol Albi :JU F lee Lea Jl BT les Wu) 
Set Lea GIA GUSI Tb Yg 0 AI JA aya Leela lb 5 ale dB Clay emng de AI ya ol dl 
G Legit) Kalo la S3 Je Lenel al ad Gali Cod ang 0 SAM JGN oya Leon AT Yg Lab p Uiinaal OP Ah RAY 
216 345 pl S3 oya SAI yeni BE. dl sby Ja 3 BY! 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/589534714402674 


2537. HUKUM MENJIMA' ISTRI SEBELUM MAHAR 


DIBAYARKAN 
PERTANYAAN : 


2 Nur Fadli 
Sah apa tidak nikahnya orang yang membayar mas kawin utang sampek lebih satu minggu.? 
bagaimana hukum jima'nya (sebelum dibayar) ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Nikahnya sah tapi menjima' istri yang maharnya belum dibayar hukumnya makruh. : 


In. Ag an Lha oya BS ya brg pa Bana ya La Lead ala GP 6 Joraa Y OT yangg 


2 Mbah Godek 

Menyebutkan mahar dalam agad hukumnya sunnah,, dan dalam kasus di atas walaupun 
maharnya belum lunas asal sudah dicicil maka tidak apa-apa alias tidak ngefek pada hukum 
menjimak 


Odleli ate) (3/ 347) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2991) 


Ge Il Al Of WN Ram) pettara JU den Uya St aa Long Gila uya Udi Hi Gaon U Jerat Y Ol Ul Gym 
dala Ab elo Hat ls elus Ol Un yga JL Laga Lay JB Laga (3 sm pol Ad AI JURI Ugal) oa dag po VW Uti gl yo 
Bg pria ya Tale dir SI Blak pain pd Aialo SAI polo JUS aditd Bp ian dad Aly padi 3 UST plang 
JB Ka) 8 Laga Lay JI Laga Gandaria pal LA Jah Elyn oya Gerai Mo el JB el ge U Ja Al Ol dala) 
azebo SI Lals ab Y DI JW dani dalil FB Cnaaan pol Ikbal BB ya TIA men AL Ie das Ul Laga 
KE Pray OA YP pai enam Sad 0g Pejay Hadi O padi Oa yamg AS SUAI 0 pja le (ii SAI) All pala 
Ola aka 3 OYI Ui Sol IEYI yag cb 


Disunnahkan juga agar suami tidak menyetubuhi istri sehingga memberi sebagian mahar, 
disunnahkan tersebut karena keluar dari pendapat yang mewajibkan menyebutkan mahar disaat 
agad, sebagian ulama' berkata hikmahnya mahar yaitu disaat Allah menciptakan hawa maka 
adam sangat suka dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya maka Allah berfirman padanya 
wahai adam sehingga kamu memberi mahar padanya,adam bertanya,apa maharnya ? Allah 
menjawab bacalah sholawat pada Muhammad 1000 x pada 1 nafas,lalu adam membaca sholawat 
sampai 500 x terus bernafas,lalu Allah berfirman,sholawat yang engkau baca itu adalah 
permulaan mahar dan yang sisanya adalah pelunasan mahardan dalam suatu riwayat, 


ketika Allah menciptakan hawa maka adam berkata, ya Tuhan nikahkanlah aku pada hawa, lalu 
Allah berfirman hai adam sehingga kau memberi mahar padanyaadam bertanya apa maharnya ya 
Tuhanku? Allah berfirman maharnya adalah kamu baca sholawat pada kekasihku Muhammad 100 
x dalam 1 nafas. Lalu adam membaca sholawat sampai 70 x lalu bernafas, maka Allah berfirman, 
tidak mengapa, sholawat yang telah kau baca itu adalah permulaan mahar dan sisanya adalah 
pelunasan mahar, oleh karena itu sebagian manusia pada melakukan! menemukan mengeluarkan 
separo dulu dan yang separo itu menyusulsebagian lagi ada yang membayar 2/3 dulu sedangkan 
yang 1/3 nya lagi dibayar belakangan dan ini adalah kewajaran yang terjadi di antara kita di zaman 
sekarang. 


» Ulilalbab Hafas 


SESI OS ebi AP aa ya ea AT Ah adl OT Any JI Je 3 te SI SN Ole ye Gal al 3 AN Ali, 
SI) Bob opa AI 3 Hall Il Lely Akal elu GAS SI rp SSY 4 ORI, Blap 3 diah Jasa 
UPrin pake Lean yan 3 Leena ya Bet de OS yel Gal Ad pamit yeh YPP ab sby Jab Len yah 
dg Lay La G2y Al si yag slah adl Jera ye" 

Neo Kla JA padi ba pat Jak ya 3 Yuta PIA OY las! (nm yuki Unlalor jl yee Bj Ji Yong JI 
Bole Jai mang Co glit Y) A2 yak Yg dede Aja YP dala DL Ji yen PB PP PA LI Ela ah 
Ag dala YG @JYI Aman OY AAL 3 HI LS ama Kab) Oky W Ale AT ja Vle Dora JA jga OS Ol Jergll maan jl 
Akal! dasatka La SN YAI ya ag el PA ma Yg da SH IP 4 LOL) Ie Anji La pa Jb Yy MMS SY 
H8 AAS Auall pay AN IN) ati NB sby PA Jd ab IU DE ob Jd INA Jabd gan mma UP jin 
Cia Oly Ulas elu oya Bale Lalin 3 Ap Ki La JAN ra g Wall 3 call dal SSS sb jl J3 Gb 15) satdl 3 ip 


Bole Jai pang gi YI da0 aku Yg Aale dng Yg dala Ol Jin ya PE PB Yah MS 3 ata pa aa ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2992 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ag dala DG AYI Aman OY CAALAI e3 I LS ama Kab) Oky W Ale AT oya Vle Hlorja JA jga OS Ol Jergll maan jl 
Akal! denis Lo IV BY Ala sya jg ai YP maa Yg Ai SMP PL) de tnjk Lp Siya Yy IS SN 
sby Jd SNlap Jenis garena Temad YP ja 


Kalo si suami tidak mau membayar mahar yang telah ditentukan oleh penghulu tersebut maka si 
suami tersebut harus mentalag nya sebelum di-wati'.. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590753297614149 


2592. DOSAKAH JIKA NIAT BERZINA TAPI TERNYATA DIA 


ITU ISTRINYA ? 
PERTANYAAN : 


2 Pencary Ridhoe Mue 

Assalamualaikum ! Mau tanya : 

1. ada seorang niat zina..! Tapi tahu-tahu yang dizinai ini adalah istrinya sendiri apakah dosa ? 

2. Tapi kalau sebaliknya nie ada orang bersetubuh dengan istrinya tapi tahu-tahu yang ditidurin 
orang lain apakah termasuk zina ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, Bila seseorang yang ada niatan / berkeyaginan berzina dengan seorang 
perempuan tapi ternyata perempuan tersebut adalah istrinya sendiri maka orang tersebut tetap 
berdosa / haram. : 


MELAI Le yah dilalon (oa ala US Ol dil Ransont UKT Wita Bia tab) UyaS Alan pa Aking yag ola tali Jas bi JI 
11 Ann) 
? Timur Lenk 

Asybah wa An-Nadhoir hal.40 : 
OS EME 4 Sy Ob cola TSI ed 1 JS pad ya PST Ie plat j Lani 6 Lalai jl SAS nah AbAMI 3) 
OP C BA keong Likes yng «easy Rol oo jl Lady GLAII Jleel de Ja lol jl LAI Sp Ol (TSI Je Lai 
aity Rae PIN 2 oU akta BLN ea 3S Al pa Alit yag CI Cl si Jas del JI Lady Lb Aina AI 
AKA OLG Capid Vla Silet gl 6 dan Gea MT OLG 4 Layuana Okita ya J3 jl dilale Ga BI «KO . 


A89 CL sloly 0 daan Aa Jual bh UE AA OY 5 AI de LA Ga Sele SL ll je mail JB 
BS Onlity la LIL al Ma ca. 

Hamaaki HP de Sp 2 AYI His OY Ul YUL JT Yg 6 JIE Yg Ol Hadat dag G3 2! Alia Lly 1 JG 
HI GILA Ie Ep Wp Of LS dd. 

BS 9 Bhalla Unun gia lake Ja 3 Rail Ilsily dil pr Jar 3 Bontao SU ya Kadi Ola Y sil Ali, : JB. 
anda Ulsel GUI de Asa Ode GI Sayan ya 21 Ale CA YA lal Upilap yag Rail tab ya 1 Ia 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2993 ) 


osuakag . 


» Sunde Pati 
'Ibaroh Pak Timur Lenk di atas bisa membantu kedua soal di atas itu 


yaa Ulas GI de asa Oil Sg ya ebi Ale Uda Y dd Halo Upilep ya 4 asiorl toy oa 1 la KS) 
obuaka 


Jika dibalik, seperti orang menyetubuhi orang lain / bukan istrinya tapi dia menyangka itu istrinya 
maka dia tak dapat siksa zina 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/577249405631205 


2681. ISTRI MENINGGALKAN RUMAH KARENA TAK 


TAHAN DENGAN SUAMI, DOSAKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Naura Hafidah 
Asalamulikum, dosa kah istri ninggalin rumah karena sudah tak tahan dengan pasangan ? 


JAWABAN : 


? Ahmad Najmi 

Assalamu alaikum... Permisi mau munpang lewat.. Tidak semua istri keluar dari rumah tanpa izi n 
suami itu dosa besar... Di kitab albajuri di jelaskan umpama Si istri bodoh ingin tau masalah haid 
sedangkan suami tak mau mengajar dan ato tak mau belajar untuk di ajarkan pada istrinya, maka 
istri minta izin baik-baik kalau tak di izini keluarnya untuk belajar tidak apa-apa.. Permisi.. 


2 Putri Aje 

Dosa atau tidaknya tergantung apa penyebabnya.... kalau istri meninggalkan rumah (tanpa izin 
suami) karena menyelamatkan diri dari perilaku suami yang kasar dan mengancam jiwanya,pasti 
berbeda hukumnya dengan keluarnya istri dari rumah (tanpa izin suami) karena merasa uang 
yang diberikan suami kurang banyak... 


2 Ghufron Bkl 

Kalo keluarnya istri tersebut lantaran dari ulah sang suami yang sering menyakiti hati sang istri, 
maka keluarnya istri tersebut tidak dosa namun nafagohnya gugur. Kalo alasannya suami tidak 
shalat maka istri tetap dosa : 


Sia (SI opal) abadi! Lea | Let) OK dig oya Cerai Il) elang MS) dop Laljsi Upery uda cod Is Rong ya 
YO yo asi ad Aa gi gp 

Seorang istri yang jika bertatap muka dengan suaminya, tertimpa kesusahan kesedihan suka 
teriak-teriak, dan jika si istri keluar dari rumah suaminya maka hilanglah ketakutannya (menjadi 


tenang) . . maka si istri tidak wajib taslim/pasrah pada bahaya tapi gugur biaya hidupnya. | terj. 
Ibnu Al-Ihsany, bughyah hal 215 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2994 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/572487856107360/ 
2699. GUGURKAH NAFAOGOH ISTRI YANG TIDAK MAU 


DIAJAK PULANG SUAMI ? 
PERTANYAAN : 


2 Inong Gokil 

Mau tanya nih ust. Ada satu keluarga punya masalah, yang mana dalam masalah itu orang tua 
ikut campur dalam urusn keluarganya. Sehingga si istri di suruh pulang ke rumahnya dan ketika 
mau dijemput oleh suaminya si ortu melarang si suami untuk membawa istri. Akhirnya pulang 
dengan tangan kosong, pertanyaannya: 

1. Apakah wajib anaknya itu taat pada ortu atau pada suaminya sedangkan dia mash istri 
sahnya ? 

2. Apakah tetap mempunyai kewajibn bagi suami untuk memberikan nafkah pada istrinya 
Sedangkan istri tidak taat pada suami tapi pada ortunya, istilahnya si istri takut pada ortunya 
karena diancam akan dipukul, Itu aja penjelasannya dulu, mohon penjelasannya.. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
1. Wajib taat pada suami sekiranya perintah suami bukan ma'shiat / perbuatan dosa dan tidak 
menimbulkan bahaya pada ortunya. : 


Aa Hanana Y US Ugamdi 3 Upin Cb IS 3 alan ma AP Lala JAS, be as el Ii. 
MSN op! pala st) 


JAS Gi pay dal AI ap Gal eka 1 Ale Wagon oya SU tenan 3 Fed y dan kenal Lai ai G2 y 
Lagi— pakis P3 adl meal Juao IS La ye yaag laka Ja Jala "tah JB Jerj dad CAS Lee JSI Je Ui Hasi 
€ANNO GOL Jawa ena Om TJ IP le 


2. Kalo tidak mau diajak pulang maka suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah, tapi kalau 
suami masih bisa menggaulinya maka wajib memberi nafkah. : 


bah Web jg Rela Jp Ra Kay higidy BnkuaS FUI lg TI ReLb ye Tape CSI Lela) Upia jd US OF Jaa 3 
Heluai OS Olg Len 33 Lt ya Word SA Ugal BIAN Ja oya Da5 aka la SMS yag rp IBAN SA dp tea WS Aid 
J3 Eat Op BA oa sand LAS Ikang elagk al ARA Cat Leo 3 maki! ya Taj eeriaS Ul el Wu 
VA-£/VV cndUbll Zilel .) p Hatna le LSG Jail! 8 pny WAS pegal Aid CA Ja data | aed 


Ai II II roy GE LL | Liat YI patag MS La ga | Lea YII ON ya TH dn BAU 4 mai ld Pj. 
Y/VO Csill Buas OIL R3, 
2 Brojol Gemblung 


Ibarot dari Kang Ghufron sudah tepat.. Untuk sub jawaban no. 1 bisa kita contohkan dg sederhana 
- andai Si istri mengikuti suaminya, lantas orang tuanya -saking tidak relanya- meloncat ke sumur, 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2995 ) 


maka atas dasar jawaban no. 1 istri tidak boleh ikut suaminya, tapi banting setir ke orang tuanya 


Dien Saepudin » Jika istri terpaksa tidak ikut suami karna madarat bagi ortu misal bisa kena 
strok maka boleh dan tidak berdosa namun gugur nafkah di hari selama dia tidak ikut suami 


Io In ala Ska 8 yani yA SA lg sulod jg Ialadiiuala SA ASI Ula ya 
Iya, tapi kalau di hari itu suami sempat nyoblos maka ibarot ini tidak berlaku. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/574380075918138/ 


2822. ILLAT KEHARAMAN MENGUMPULKAN DUA ISTRI 


DALAM SATU RANJANG KAMAR 
PERTANYAAN : 


? Hasanul Zain 

Assalamu'alaikum wr wb...! Numpang tanya Gan.... Sebetulnya "'Illat (alasan) keharaman 
mengumpulkan dua istri dalam satu ranjang itu apa ya..? Mau wayuh tapi pengen satu ranjang 
gigigli... 

JAWABAN : 


2? Fathor Al-balumbangi 

Wa'alaikumussalaam, Illatnya adalah ldza'!menyakiti, kemudian jika ada yang bertanya kalau 
sama2 rela berarti boleh..... Tentu jawabannya tetap tidak boleh. Sama seperti menyentuh dg lain 
jenis dapat membatalkan Wudlu' Illatnya adalah SYAHWAT, lalu jika kita menyentuh seorang 
wanita yg sudah tua renta apakah tidak membatalkan wudu' karna jelas tidak ada SYAHWAT...? 
Tentu jawabannya tetap BATAL. Karena Illat menurut Syariat agama melihat secara Umum, 
bukan individual, dan lagi ada istilah MAZHANNAH / kemungkinan besar terjadi Idza', menyakiti. 


dalam daolanai | Ca Aa SU) Jay el 3 ma aldoledy oU NE galon Iya AYI Ku Unpar UNY 
kana de JAN SY Ui LAN Ie JI aa 3 SKS CAGE al Jail JAS laa deg PUS ya adi 


2 Al Murtadho 

Para ulama' menjelaskan, melakukan hubungan intim dengan beberapa istri sekaligus hukumnya 
haram apabila istri yang satu melihat aurat dari istri yang lain, aurat wanita muslimah di depan 
wanita muslimah yang lain yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sedangkan apabila istri yang 
satu tidak sampai melihat auratnya istri yang lain hukumnya makruh menurut pendapat Imam 
Nawawi dalam Ta'lig kitab At-Tanbih. Sedangkan menurut beberapa ulama, seperti Gadhi Abu 
Thayyib dan Imam Adzra'i hukumnya tetap haram. Imam Adzrai menambahkan bahwa 
pemahaman yang diambil dari penjelasan Imam Syafi'i dalam Al-Umm mengarah pada hukum 
haram, sebab hal seperti itu dianggap sebagai mu'asyarah (cara bergaul) yang buruk dan 
perbuatan seperti itu menghilangkan sifat malu. 


JAS ABI 9 lan ed oya dee RL Jak 3 Sy Al derlo Beilaa Unyil oa Aly IS ds 169 op Aan! 
SPI 3 rn Value Um Of S4 4 Ly VP AH Ka BA om UN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2996 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


9 ntajl Hal S Alb 3 Ling oya daa SY AI 224 Well Uma Of 0S 1 OleusI JB 416 0 LH ee aka 
al JB 4 KPI an 3 bi AP DI ga Holan (NS Ranah 1 Aa Ie dilas 3 Saad Tn 4 
MBA ap 3 8 emil 0 yan oya WS BU IG dai Cnatia 


Baya Bagian 3 Uibuna 3 Gelid Aa OY RI GA IL LL Bao path Ob lema) Of 3 301 0 T 2 AA sa AI, 
Alb ae 

Gamdl OS Of Aeely LB 3 Amy oma 3 Uber os pet Ul ay Ja Ema 221 ph Al Ama NI elaka de adl 
dale yi eta 4 Gaelan 3 Oa Baya ya RU la Uy US ole cb i3 JSI aa JO GAS SL Bas Gde Sy las 
JEV SI ed yA SS If UE 2 yel Bo jiana SAII pl alan Usa cela LSI 3 JB Of Jl Lada 
DI 

Log KAV SSI Plh MLng JI Saa ebby Ol IU LSI 


DUUU KUDONAN OI D0 DALAM DULU DULU 

SSI Us Ai yog lh « ulub 8g ola sll 4 AA $ dll lo sb Yo US,3NI ale go dasl9 sbg 0 ,S49 
Jelas jdllb9 ito D | amil ado Bule 93 Sial! 2.20 9 Uyidl dal So ab Elo S9 "Agu al 
S,31I dc Ro :03. 251 pala Wol pa 599 A29 A9) HI SU Je WLg Jb you SI Id y al il 
Ale 20 JgiSmi Jlosle aw dl) ado do 20 A35 Wo aj gl SSI elu a03 Ul soul all 
Elibib db pos X9 WSAI Leo li X9 -093. sal al sos ISA Fama Holic SI 
So bonlan| uts ISI nyo Jao 094 Ub lagu goni KSa9 Il inc UI Fi y09 :Ag3. yuko d | 
DISS sale JaNg EN 9 s0 gl lgi S5 Kaito HIS, O9c 


Kesimpulan : 

1. Haram mengumpulkan beberapa istri dalam satu rumah, kecuali ada restu dari istri-istri yang 
lain. 

2. Makruh (Tanzih) menjima' istri di hadapan istri yang lain, kecuali menurut kalangan ulama 
madzhab Maliki (haram). 

3. Haram menjima' istri di hadapan istri yang lain apabila bertujuan menyakitinya dan saling 
melihat aurat antar satu sama lain dari beberapa istri. 

4. Istri tidak wajib memenuhi permintaan atau ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim 
di hadapan istri yang lain, dan penolakannya tidak dianggap nusyuz (purik : jawa). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/634193303270148/ 


2832. KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH 


KEPADA ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA 
PERTANYAAN : 


2 Sri Nuraeni 

Assalmu'alaikum.. Ikhwan akhwat fillah, mohon bantuan and masukannya. Ini soal titipan dari 
teman. Al kisah. Mereka sudah berumah tangga, tapi HJJ cause sang istri hrus mengurus ibuny 
yang stroke dan suami kerja di rantau dgn penghasilan 2,5 juta / bulan. Tapi penghasilannya habis 
karena biaya hidupnya sendiri, dan kalow pulang tidak bawa uang... sehingga tidak bisa 
menafkahi sang istri, untung sang istri jadi kuli cuci yang penghasilannya 200 ribu / bulan. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2997 ) 


Pertanyaanya : 

1. Dosakah sang suami tersebut 

2. Jika ingn menegur, gimana cara menegur yang baik 
3. Apa saran antum terhadap keluarga mereka. 


JAWABAN : 


2 Langlang Buana 

Wa'alaikum salaam. 

1. Dosa, karena tidak melakukan kewajiban sebagai seorang suami, untuk menafkahinya, & untuk 
apa merantau dg penghasilan sebesar itu, istri tidak di beri? mendingan di rumah, dia yg jagain 
mertuanya, & istrinya cari tambahan buruh nyuci, 

2. Sampaikan dg suaminya suruh bilang "akang, kalau sama saja uangnya cukup hanya untuk 
kebutuhab akang sendiri, mending akang cari kerja di sini saja, di saat akang capek, saya bisa 
ngerokin, mijitin, Iha kalau jauh di sana, saat akang sakit, saya khawatir, cari kerja di sini aja ya 
kang, 

3. Sudah mencakup pada no.2 


2 Hariz Jaya 


Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang 
makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.(AS. Al-Bagarah : 
233). 


aa Sale jalan GS ISP PNY de br) MI ebi Lon) da asa j 
Aa Yg) conan Ia elo) ls a55 Oke dag LA Lap BI Oli Y ) UU | Ugamg YP adi MISI) 
SL wa deg h Santa WI Card hi 3 Lagian JS II WI BLS, Bb Ip HS ob am log dr 
LA yan) BIP cra BAJU II de Kel AMS Jan J dl 3 dh del rai yag LI, 

Artinya : (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) 
sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), 


artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar 
kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (Lihat Kitab Tafsir Jalalain Halaman 47). 


SP EA SA ha) ola Aka Jalal Al Oey EN Sy ab ot Sg ey Jagya! den jd 
aya data 3 is Y 1OLU JB LS tajly day Ajay DS em III Yg Alah pb Uya yaa 3 gili date 4 
Gb) 1nd JBL Uji ge ng AI Jadata LAGT UV) Ui At WK AI 21 Un ia j3 ale ja Lp taka 
LO. Sg Ahh gay Leiidi MI le Hong comy Karsa cad Upin dy A00) Ter JII 

Artinya : Allah berfirman :"kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan 
cara yang ma'ruf". Yakni di wajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu 
anaknya dengan cara yang ma'ruf. Ya'ni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di 


negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini di sesuaikan 
dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 2998 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang pertengahan, ada pula yang miskin. Seperti yang di jelaskan dalam 
firmannya :"hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan 
orang-orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". Ad- 
Dahak mengatakan, Apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan ia telah punya anak dari 
istrinya itu yang masih dalam penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada 
istrinya yang telah di ceraikan itu dengan cara yang ma'ruf (selama bekas istrinya itu masih 
Li Bana Ta (Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 Halaman Tan 


#0 0-0 


3 X3 


Panen ne ka 


Artinya : Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda: "Cukup berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan." (HR. 
Nasa'i. Dalam lafadz riwayat Muslim: "Ia menahan memberi makan terhadap orang yang ia miliki." 
Lihat Kitab Bulughul Maram No. Hadits 937). 


en lima UT Op AI Iyan GS Ki ta Km Ol Ka jo al HAL JB pa 3 Ja We FE yi Kaban Gor 
Sa pao BAY Ui Lo tai JW lag V yarg den DAA LV) Gay) (Pai Lalang Uu ea 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah 
bahwa Hindu binti Utbah berkata, Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak 
memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya 
dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: Ambillah dari hartanya sekadar untuk 
memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu. (HR. Bukhori No. 4945). 


yo 22X kes AS os NB, Alay 53 Ailg ,3NGN9 dag Jl dai gag 1 #Cuonlliois pulo 
Kill 3 JW lwgslh siallg us Cus yo dual J9 ag Ju sal .2 0, BNI 
JA ualdl Jos 0Kolg polojil SNuSLI Abu ISdg ,doledlg Suell 139 seal io9 ,139 seal 
ul og 5 ale doalg dbs Li aloe go Ig lo yo S4 UB jlhw Sai Alb dani Ule Lung Yo 
Jb ,elalell Alsl 6 es ale Hall J3 poido VX au 0 yA 93 Ray 29011 Yo sol ade Wgiall 
ade all ul yo us S3 9D Lang Jlo 0 ISL Ulas cd did plug le dll Kalo ywll pl 
UJI ud LeisS9 lo LeisS cawall, LB Lai 9S um B9 jiolkiwoill Id Ul! elolell JB SxS333 Lgil al lal, 
boga ton! gan NI 0953 X SJ 9 elusy ad all 3 « Sl Sa, dim Lada JW. 
1. Ai Ha Carol a90. 9 8 Aisi yo God dc , dal dis Al al 0d ublko 5 slo5 Vo9 

ade Jb 89.9 god UgiguS9 a30 U oolgall dell: adles dl JB US IgilS lg 33X 
sial Ala" seloledl Lganug ASI Jas ade alas Ul Abd Ly lo elus le Asi yo Ul", 
La US Ul Ul SS9 Jmasilllasi Jla , log yi laziog ,oslg pedal bal al, 485 Ulun sdg 
Ole eldis IL SS gia WI, 395 WS ba Kal US 9 149 dgasill elit SNI AS ,lw ewslg Gali 
16. solIL is 


INTISARI HADITS : 

Artinya : Dari hadits di atas, para ulama menyerap banyak sekali hukum, di antaranya: 

Wajibnya memberi nafkah (uang belanja) kepada isteri dan anak-anak. Nafkah ini diemban secara 
khusus atas seorang ayah (suami) dan tidak dapat dibebankan kepada sang ibu (isteri) atau 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 2999 ) 


kerabat dekat.Ukuran nafkah itu disesuaikan dengan kondisi keuangan sang suami dan orang 
yang menafkahi, dilihat dari aspek kekayaan, kefakiran dan kemudahan rizkinya.Nafkah itu 
hendaknya berlaku secara ma'ruf. Artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini 
tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia.Siapa yang sudah diwajibkan 
atasnya untuk memberi nafkah, namun tidak memberi nafkah kecuali dengan sangat bakhil, maka 
boleh diambil dari hartanya walalu pun tanpa sepengetahuannya sebab ia merupakan nafkah yang 
wajib atasnya.Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hajat orang banyak (sebagai 
penguasa), maka penentuan ukuran besarnya nafkah itu ditentukan menurut pendapatnya sebab 
ia lah orang yang diberi amanah dan memiliki kekuasaan (berwenang) atas hal itu. 


Para ulama berbeda pendapat mengenai: apakah perintah Nabi SAW kepada Hindun untuk 
mengambil harta suaminya itu dinilai sebagai suatu putusan hukum sehingga kondisi ini adalah 
dalam rangka putusan hukum berdasarkan kejadian yang dominan, ataukah ia dinilai sebagai 
fatwa? Para ulama mengatakan, kisah Hindun ini mengandung dua kondisi antara keduanya, ia 
sebagai fatwa sekali gus juga putusan hukum. Tetapi kondisinya sebagai fatwa lebih dekat (tepat) 
sebab beliau SAW tidak menuntutnya (Hindun) untuk menghadirkan alat bukti atau memintanya 
agar bersumpah padahal Abu Sufyan sendiri masih ada di tempat alias tidak sedang ke luar kota. 
Sedangkan bila memang ia sebagai putusan hukum, maka semestinya dihadiri oleh kedua orang 
yang bersengketa tetapi dalam hadits itu, tidak terjadi (alias yang hadir hanya Hindun, isteri Abu 
Sufyan).Pengaduan seperti itu dan semisalnya bukanlah merupakan benuk ghibah (gunjingan) 
yang diharamkan sebab Hindun mengadukan perkaranya kepada pihak yang berwenang 
(Rasulullah SAW), yang mampu berlaku adil terhadapnya serta dapat menghilangkan kezhaliman 
yang dialaminya. 


Hadits tersebut mengandung makna umum, yaitu wajibnya memberi nafkah kepada anak-anak 
sekali pun mereka sudah besar (dewasa). Allah berfirman, “Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang marruf.” (AS.al-Bagarah:233).Hadits tersebut 
merupakan bukti bahwa orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan sesuatu 
yang sudah menjadi haknya, maka ia boleh mengambilnya sekali pun dengan cara diam-diam. Hal 
ini diistilahkan para ulama dengan masalah Zhafar, yang merupakan masalah khilafiyyah (yang 
masih diperselisihkan). Dalam hal ini, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkannya sementara 
Imam Abu Hanifah dan Malik melarangnya. Pendapat yang kuat (rajih) adalah harus dirinci dulu: 
Artinya, bila sebab adanya hak itu memang jelas dan terang, maka si punya hak boleh 
mengambilnya karena sudah tidak ada syubhat lagi, sedangkan bila sebabnya masih samar, maka 
tidak boleh agar ia tidak dituduh melanggar hak orang lain. (Lihat Kitab Taudihul Ahkam Min 
Bulughul Maram Juz 6 Halaman 35-36). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/649598681729610/ 
3215. KETIKA ISTRI TIDAK DINAFKAHI LAHIR - BATIN 


SELAMA 4 TAHUN 
PERTANYAAN : 


2 Rizka Hikami 

Assalamu alaikum, "suami selama 4 tahun tidak pernah menafkahi istrinya lahir dan batin". 
Pertanyaannya adalah : 

1 - bolehkah istri meminta cerai karena kasus di atas ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3000 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 - apakah dengan tidak ada nafkah lahir & batin selama 4 tahun dari suami secara otomatis telah 
merusak pernikahan ? ? ? 
Ditunggu jawabannya ibarotnya . . Makasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Untuk kasus pertama istri boleh mengajukan cerai, karena 
sudah melewati batas tidak memberi nafkah dzohir, lebih jelasnya : 

- bila suami tidak menafkahi batin saja maka tidak boleh fasakh : 


: TLY yo | und mall As : 

bl cas Ula Clash 955 NS Bol d0ging dus Jobs Hd, Lai Tual! lol, 

YA al elu 

9D3 toogll XI Leita ASI sOWIS 949 Las ag, lo il LI J5 Ul LSI yani Ang Ng Isun alel J3 
J dgitoll 099 yo Leiulllao sc ASLI Lesud Ao IX J Ga 


- bila suami selama tiga hari saja tidak memberi nafkah zhohir maka istri boleh minta fasakh : 


osils yu Jo Ju dg oya Ela oluclg o lw Je59 293 OE dg: TSY Lo: OA pil! dagu 
SI (aa 2 bs calo leloiall3 35 sells 0 S9 dblosdl p8 255. leS saban Lal all La 

vla 0S valas Jane vol U asBl9 ugwiS Os Ji EN IS 0 dio gA9 j2 ust Jb3 « ugniS3 
Oa ag yA mual UI IE SUN san oo and asi aa al al all EL. 
DL Isl Lou3 « Ad 429 KISI 9 aga Log S5 309 Sglaulallg sb 5 ul S5 9 « Dal ul 01999 
dal) 33 ox59 Ulo du£ yo dal dag : (aa ) Je. das gou Odg dio Gaul W Asig 


2. Nikahnya tetap utuh / sah sebelum diyakini bahwa suaminya telah menthalagnya atau suaminya 
meninggal, namun menurut pendapat @oul @odim boleh menikah setelah menunggu 4 tahun dan 
melakukan iddah wafat (total 4 tahun 4 bulan sepuluh hari) . 


| | 2/01 uluals yuold sal 
usiy pglao ASI yA Gb gl 90 Uki, su ud) ASI ding J ud 048 Bbtilg p UCI yawu IE 0g 
mall 999 clles WI ag Laku land 048 Si Ul Ld J5 la Jae Hd usI JI Jl Ue9 atw AI Jl 54 NG 
dye AS Hg isi Ai Uni R1 K2. 

RI v2 dal wol Ac 

ul swolil yaal dugic Yg lealo pil Ng B9 si Ul ld Sbs olinog digo gl Lg295 Hu Jac Lado 9 bus 
ata no diy Odi plg Sila Sig al Jus sb Till NI Lesuayi al 332g NG s8 bu less 
JAS mblalad on jusiiaie Lala SNN 5 M0 dpat aalo9 (Isa a Kl ln 
Agil 2x0 lelog GL. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/780156662007144/ 


3309. LARANGAN SUAMI ATAS ISTERINYA 
PERTANYAAN : 


2 Hardianto Muhamad Modiendoy 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3001 ) 


Assalamu'alaikum warohmatulloh. Yai, ustadz, ustadzah, akang, teteh, saya mau tanya kasus 
dalam sebuah keluarga, seperti ini kronologinya : Seorang isteri membantu ibunya yang sedang 
sakit-sakitan namun tidak diizinkan oleh si suami, oleh karena itu si isteri membantu ibunya secara 
diam-diam dan setiap perbuatan si isteri diketahui si suami maka Si isteri dimarahi habis-habisan 
kemudian si isteri menjawab "ya udah kalo kaya gini caranya mending saya hidup sendiri, silahkan 
cari yang lain, anak udah besar ini dan saya sudah capek sama kelakuan kamu yang gak adil dan 
sering ninggalin sholat!" Namun si suami tidak merespon omongan Si isteri dan kejadian tersebut 
sudah sering terjadi. Oya hampir lupa, kejadian ini menyebabkan tidak harmonisnya keluarga 
tersebut. Nah yang saya pertanyakan apakah Ssi isteri termasuk isteri nusuz? Bagaimana status 
pernikahannya? Dan bagaimana jalan keluar dari masalah tersebut ? Mohon jawabannya... 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dijelaskan dalam Kitab 'uguudul lujain : 


sal gal 33 A3) iga) Lio Jo ssi (lih J0 S35aall Ball 2358) Usil Lil Sl (LK G03 
jl dasi (Roni. 


Sebagian dari dosa besar adalah keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa izin suaminya, 
walaupun untuk sebab wafatnya salah satu orang tuanya 


Y gl aulsal dll) cuogl si Ha sa Gp paka 39 V5 ES) la dl as) lal (SUS 93) 
al sala AU Jata3 adl ega Laka) SNI SI (56528 Jaa 98 bgl 563 dial ol lali Lo Ijis 
aya Ng si (ol535 Gaib!" #allug AE Al cadas Jl) Wa SI (legal ll Jill 38 Gb alus ale 

all Lalo J3) 5s Sggit JsN Jos 99 akug ade bl so Al Jom, SI (CiSiab) HN ssi (S3) 
SI (lil) A3 Al AU oo All Igio» Ika gal (S3) Ja yi pc 98 (“2535 aib" "plug dile 

(“R33 Kislu ud 548 38 dls al JI" B3) all 


Imam Al-Ghozali menuturkan dalam kitab Ihya tersebutlah sebuah keluarga dizaman rosulullah ) 
seorang suami akan melakukan perjalanan dan ia berwasiat pada isterinya untuk tidak turun dari 
lantai atas ke lantai bawah yang mana orang tua Si isteri ini mendiami lantai bawah. Dalam 
keadaan suami masih dalam perjalanannya si ayah wanita ini sakit,ia ingin menjenguk ayahnya 
namun ia tidak berani melanggar wasiat suaminya, akhirnya ia mengirim utusan kepada rosulullah 
untuk mohon diizinkan turun guna menengok orang tuanya. Maka bersabda Rosul : "Taatilah 
suamimu". Kemudian wafatlah orang tuanya, dan wanita ini ingin menyaksikan jenazah 
orangtuanya untuk yang terakhir kalinya,kemudian ia mengutus utusan kepada rosulullah untuk 
memohonkan izin guna melihat jenazah orangtuanya, Nabi bersabda : Taatilah suamimu. Maka 
dikuburkanlah orangtuanya.Tak lama Rosulullah mengirim utusan yang memberi kabar kepada 
wanita ini,Bahwa : Allah SWT telah mengampuni dosa orang tuanya dengan sebab ketaannya 
kepada suaminya. 


d gol yng deli Alila Jl 0333 dl ES Lane Yks dls aj) adat ea din ilol Cuogl 
Kab NI slin dil Kit Yg setu ole elin Aug REI aiulo atu Sl sa saku “Asal Ja AU della 
das lali 9 Aan pagi YUL I « Suglo E gal! Dow V8 «doliog doleb Bg aso3l! dad lal 9 doll 9 KIR! 
ad asa Yg Ll dl yuosi Y Hoilallg dawblla Alay daas ol Ale Jls dlal 3 "Hsobills. 
OS ISL ay 0 Tag Ill Ai Jlla cd 3 sniobi al rw Cd lg 070 Mel Oo ol OK | dll 
33 0S ul ad WISII9 elaigo. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3002 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dengan kejadian tersebut wanita inipun berwasiat kepada puterinya : Peliharalah sepuluh perkara 
yang menjadi hak suamimu, niscaya itu akan jadi bekal kebaikan buatmu : 

Pertama dan kedua, @ona'ah dan mendengar baik-baik ucapan suami serta taatilah. 

Ketiga dan keempat, Perhatikan dan periksalah penglihatn dan penciuman suamimu, Jangan 
biarkan suami memandangmu dengan pandangan tidak suka.Dan jangan biarkan suamimu ketika 
ia mencium aromamu kecuali harum. 

Kelima dan keenam, Periksa dan perhatikan waktu makan dan waktu tidur suamimu. 

Ketujuh dan kedelapan, Menjaga harta suami dan jangan berbuat tidak senonoh terhadap suami 
dan keluarga suami. 

Kesembilan dan kesepuluh, Jangan bantah perkataannya dan jangan bicarakan apa yang jadi 
rahasiannya. 


Sungguh jika engkau melawan perintahnya dan ada rasa cemburu di dadanya juga membicarakan 
rahasianya....Maka engkau jangan merasa aman karena telah berkhianat paadanya. 
Jagalah...Jagalah berikan kebahagian ketika ia sedang bersedih/bingung/terpuruk.Dan berilah 
masukan (agar tidak berlebihan ) ketika ia sedang gembira. 


Menurut asy-syafi'iyyah : isteri tidak diperkenankan mengeluarkan hartanya walau itu miliknya 
sendiri tanpa izin suaminya. Namun kalangan Imam yang lain : boleh,jika harta milik si isteri dalam 
tashorruf yg sifatnya ibadah. Idealnya,isteri mematuhi suami kecuali dalam hal ma'syiyat dan 
suami selayaknya memberikan ruang kepada isteri/izin untuk hal-hal yang sifatnya ibadah,seperti 
akan ta'lim perkara-perkara wajib atau silaturrohmi kepada orangtua dan saudaranya. Ucapan 
isteri seperti diatas,jika yang mengatakannya suami maka akan jadi kinayah tholag,namun jika 
isteri yang mengatakannya dan suami tidak menanggapi ucapan Si isteri,maka tidak berpengaruh 
apa-apa terhadap keutuhan rumah tangganya. Di antara solusinya,mgkin bisa bicara baik-baik 
pada waktu yang tepat dengan menepis ego masing-masing. Wallahu a'lam. 


2 Yai Abdullah Afif 
Nyumbang ta'bir dari: 


1. Kitab Hanafiyyah (al-Bahrurra'ig 11/314) 
Sl NN GS lalkus Aoi Ul Lele oles Gp lesi 235JI Lesoss all GLS) 33 Jlia Lo5 ldgyl US 3s 
mall 3 93 5S 153. 


Jika bapak dari si isteri mengalami kelumpuhan yang mana membutuhkan perhatian khusus untuk 
melayaninya, namun sang suami melarang atau mencegahnya, maka bagi si isteri diperkenankan 
untuk tidak melaksanakan larangan suaminya (artinya, boleh tetap melayani bapaknya) baik 
bapaknya beragama islam atau non muslim. (Kitab Fathul @odir) 


2. Kitab Malikiyyah (Attaaj wal Iklil 6/286) 
K3 ON BS Ay AE Kn Las Lau JS R95 30 4533 Bi Ul JS gd : Till 533 


Tidak diperkenankan bagi sang suami melarang atau mencegah isterinya untuk mengunjungi 
kediaman / rumah orang tuanya atau saudaranya. 


3. Kitab Syafi'iyyah (Asnal Mathalib 3/239) 


NS SJgAl3 bag 85L23 lagi jla Yogi 03 Wgol 85c yo 4835 gis 23503 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3003 ) 


Bagi suami, boleh melarang isterinya untuk sekedar menjenguk orang tuanya yang dalam 
keadaan sakit, dan menyaksikan jenazah orang tuanya, Namun yang lebih utama ialah 
mempersilahkan / mengizinkan isteri dalam dua hal tersebut. 


4. Kitab Hanabilah (Al Inshaf 8/267) 


X9 able la E9sil Kd JB dial yo Resa ade Lg3b.3 0 leagul Bio 29 sila X 1d3NI silg3 
al sb 93 talguall Cu -loguin dl :JB9 ».yeuall Soal G3 2529 SA 98 lgi 5 Lo login ellay 

8G giall Ab ,.16 A bodaal gl bagio Os al JI wil Lc 

G5 k95 dclb Ji ldooig d5b5 Ao k29) IL alga dclb koh -Aull, 


Wallaahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/785613031461507 


3699. CARA MENYENANGKAN ISTRI LAHIR BATHIN 
PERTANYAAN : 


2 Opik Kufad 
Assalamu alaikum... mohon bagi-bagi ilmunya gimanakah cara menyenang istri lahir dan batin.....? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa alaikumus salaam, laksanakan kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana keterangan 
kitab 'ugudul lujain : 


ld 5309 dag ll dijog (ia ad yag (R33 HE) drnloll (A33 ES) ulu (SISA roll) 
VISI 003 ADIL Gilas lang cix30 542 Ig lgiiag clsusl 4593 K0 All alis lo Louleig awali 
don) usa lud sich 


| PASAL PERTAMA | Pada pasal pertama ini,yai Mushonif menerangkan hak seorang isteri dari 
suaminya,yaitu : menggaulinya dengan baik,menafkahinya,menyerahkan maharnya,pembagian 
yang adil baik lahir maupun bathin bagi suami yang beristeri lebih dari satu,mengajari ilmu agama 
yang berkaitan dengan kewajiban beribadah dan sunah-sunahnya,dan mengajari ilmu yang erat 
kaitanya dengan haidl,dan mengajari untuk selalu taat kepada suami dalam perkara di luar 
ma'siyat 


ym29 (Ayorn 26 ad 29 jl doll yag (4533 SE) dll (IT G3ES) Ulu (HI Hull Ioi) - 
35 uc UlSNI9 0S Aa bgi Ul 0 Laws dilug sewa do 7 log LAI Lewudi palig «d sileall 
Ulgillao Sig Giidlo dog claiil R0 9g al» lagal Jul SI elap3S9 leg29 Ola lai 0 sen suul 
lan2u2 ole USS mac sal all Jlall 50 WS lo Jali uc lesasi9 sule Wi 38 Kode lg dala H9 lau 
lela bong 


( PASAL KEDUA | Menerangkan hak-hak suami yang wajib atas isterinya,yaitu : wajib taat pada 
suami kepada perkara selain ma'syiat,menggaulli atau melayani suami dengan baik penuh adab 
dan etika,menyerahkan dirinya sepenuh jiwa dan raganya,tidak meninggalkan rumah atau tempat 
tinggal suaminya,menjaga dan memelihara kehormatan suami atas diri dan rumah tangganya, 
selalu menutupi badan serta auratnya dari pandangan lelaki yang bukan muhrimnya,walaupun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3004 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wajah dan dua telapak tangannya,karena melihatnya hukumnya haram walaupun tanpa syahwat 
ddan aman dari fitnah,tidak meminta sesuatu yang diatas kemampuan suaminya walaupun suami 
bisa mengusahakan untuk mendapatnya,memelihara diri serta agamanya dari mengkonsumsi 
makanan dari hasil usaha suami yang haram,tidak menutupi atau berbohong kepada suami akan 
hal keadaan dirinya baik sedang dalam keadaan haidh atau telah selesai haidhnya. 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam.Dengan cara bergaul dengan mereka secara patut dan bila rasa cinta mulai 
terasa memudar dengan bersabar 


along Jkoll 49 Kdgab db « ob Gg)2alb sll Ig leg : Uda Ja Gal Jaa... Wg)gall d9 263 
doll 2979 yaidI plio 69 Ugi sileo 38 I9i3S : gusi all JB al ua yi loS Led asin al « Jlesll 59 yag « 
usiluwoll 58 NI dab Y elu Bale 34. UNI 9 dokiiwdl9 LOL 92092250 Alil yu Gis 239 
US alug Gale Al lo yaSI Case JlvAl9 SWA yo pawiliwal 21059 plg le all aluo su , al 
alang « sluill 9 « cabai 1 LG S9 yo Ol Km» : JB Cus Girdliso Jloal a53 9 IL amil alio JloS 
Sg « Tan 99 Tale sesi JSI yailimy Wb mili ! Ugidl SS us JB Help «LI 99 aus 33 
dl X9 dlale pall ebi yg N lo : dawai d Mall : JI Ladl ual uc: JB dub Abi, SSyg Kb Yo 
e sm83 19 mp4 Ydgaid S UB. Telu loud Jlall go HJ um 1 Gg gol 4 siulaall : ok ai JO 
EA sial JB... ol 8 Timo Gile gl lo Ig lol Lui8 Da8 3 WI Je33 Lia 19853 Ul 
Gia Lado K0 jl 18 Angel 98 da 5 miullg « L, bisl9 blbsiol yul dallko dc el - Gil - dl yo 
dll g Ul Uli Agil ob code gllou lo Jgl « WII Apg1c 68 Woliisalg badlaollg MAL JI wa al , 
wagosi und le) Bridal JUS lgs 599 « Solall Hd GSJI 3 « Son 52 gadi! 033 : du dl JB 
dio sll 0 wol jloslg Usai. 


Firman Allah Ta'ala : "Dan bergaullah dengan mereka secara patut". Allah al-Hag Azza Wa Jalla 
berfirman “Dan bergaullah dengan istri-istrimu secara patut, dengan cara bertutur secara lembut, 
memperbaiki sikap dan prilaku atau berdandan untuk mereka sebagaimana mereka berdandan 
untukmu,Imam al-Wartajaby berkata “Bergaullah dengan mereka dengan dasar suka-cita dan 
penuh kasih sayang bila kalian menginginkan derajat istiyamah dan kedududukan dimata Allah, 
sebab bergaul dengan wanita secara benar tidaklah dapat dan pantas kecuali bagi orang yang 
tenang dengan Allah seperti halnya yang dilakukan oleh Baginda Nabi SAW dan orang-orang 
yang telah menggapai derajat ketenangan semisal para kekasih-kekasih Allah. 


Oleh karenanya Nabi SAW pernah menggambarkan kesempurnaan ketenangan dan 
musyahadahnya dengan Allah saat beliau bersabsa “Aku diberi rasa cinta kepada duniamu itu 
tiga perkara, yaitu senang kepada wangi-wangian, cinta kepada wanita dan ketika dijadikan 
padaku rasa sejuk mataku seolah-olah aku melihat Allah di dalam shalat”. 


Kemudian Dzin Nun berkata “Orang yang memiliki rasa tenang pada Allah akan pula memberikan 
ketenangan pada segala sesuatu dengan keelokan, wajah yang bersinar, tutur yang indah dan 
aroma yang mewangi”. Ibn al-Mubarak berkata “Bergaul yang benar adalah yang tidak 
menimbulkan sesal diawal dan dibelakang”. 


Abu Khafsh berkata “Bergaul yang pantas adalah keindahan prilaku pada keluarga dalam 
mensikapi hal yang tidak mengenakkanmu”. "Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak". 


Adakalanya dengan memperoleh keturunan yang shalih, atau kebeikan dalam hal agama. Imam 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3005 ) 


a-Wartajaby berkata “Sesuatu dari Allah yang tidak sesuai keinginan nafsu adalah bentuk ujian 
dan cobaanNyaNafsu sejatinya membenci akan pengabdian, bila engkau mampu membuatnya 
mentaati hak-hak Allah secara disiplin melalui bentuk riyadhah dan mujahadah maka yang 
pertama tumbuh dari dalam hatimu adalah aneka cahaya keindahan kedekatan dan musyahadah 
dengan Allah, Allah SWT berfirman “Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka 
sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya), ditengah-tengah kegelapan mujahadah bagi orang- 
orang arif billah terdapat kilauan mentarismentari mujahadah dan indahnya purnama 
mukasyafah”.(DHIF). Al-Bahr al-Madiid 1/482).Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/878210365535106/ 
www.fb.com/notes/898301973525945 


3735. MENDAHULUKAN NAFKAH ISTRI DARIPADA 


ORANG TUA ? 
PERTANYAAN : 


? Anas Bin Malik 
Assalamualaikum, Nafkah mana yang didahulukan, kepada istri atau kepada orang tua ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam waraahmatullaah, Bila tidak bisa memenuhi untuk semuanya maka nafagah 
isteri didahulukan. Wallaahu A'lam. 

Ta'bir dari kitab Raudhah 9/93: 


allo 389 ul Ji agiiti An 3li yoo gn liso all pasal ale ga! 8 was alas 9d BI basil 
Ang yll Atas pad Sal Atas NI amati US 0c Judtu J UL9 ADdUSU9 pgw 3 call dis A9 pgiitiy AS gl 
lu NU Yo polo Kgasdnn bai Y Ugal SSI Uti YO lbua II ale Sol Id 0 ENI di de 


Juga dalam syarah Muslim, linnawawi 3/437: 


UB as 3 jga Iis disi S5 UN) ale cma Ah (SS abi 3 padi KE 99 SSI Ob) 
dll SE ui Oli Sio jin SJSN: JS Co 1g Je dl Jl alug ale dll lo 
GIE 9S Ika Si» JGA Al 3859 alay GUE AU oo dll Jaa) laa 25 «ad» #loilaio S93al 
Ja Kena BE sad dlaba a GL elil33 Sa ni ella yg Its OB « slBYG cai Juad UB 
las G9 ding GE3 « disi vi). 

J3 SB Gle 2 KAA, JI 93 s5 : laio Sil39 Call 8 63 


Tersebut dalam Hasyiyah Bujairimi 'alal Igna' 11/343-345: 
el Jalla 3 allg wal daa 
kale AS Ll da Lo cas! Hat Jo Ra AS Aa G3 


2 Ghufron Bkl 
Sepakat. Bila tidak bisa memenuhi untuk kesemuanya maka didahulukan nafkah istri : 


Hd Ula A29 AI Audi AN pgisS ade ya Ag &9539 Josol yo us2lis0 Jd gl : Le 2 
D 3A0 Sal. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 3006 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


on Sal INI AAA Ab sasa yA A38 lg lg tah JUS gl Las, 

al yo si (al gl 133). 

M9 Ad aw Ug3 Jl lgools9 B9 5S Alis Ao li yan ld 69 ASI 16939 Jarot Uo s2lis0 Agia. 

JII yg 009290 lg dag 5 R0 ladrsl gl a09 89 Jgul 0 Le2lino J yg Hasil i lsg. 

Sl luhur Ll Call SI (Asad ab Ag) ol. 

oles kasesenag lgN9 alel gs Asa X3 Talia batan YP SSI laa Mis taro 2 dg 

| A eLssona 

ia as pass asia Jl dis 309 desai Ya Jb. 

ol. 

Aa SI (IN INI Hi #3) UBI data ale lsg yo Sasiall 8 Ang jl SI Canei lg Asi 

Sa (Jl US 3 asi A33) XI al ade Ag Sad ade LAI pt9 409,39 Jguol yo LSN L SNI 

9 alc NOS Old al AN Ui 053 lo SA ll 98 Igisul UB «SI 13X LINI Aa Ud ggio 

| gl US agg2dll A59 dc Ji JI yxi NI. 

NI las dal 98 JB (NI A3 138) pang ale LAnallg 21 JL priu3 « yesal ul A53 

pati LoS S3 gl yA L 3 Lgm An yo ya yo ad9 Ugal! gl 200 dal 20 giwo usisall. 
soal sale yana ala 2x3 05 Al au ale Jl sule laila Isma Bil ale oa ea 

SAI X9 JS yo Iso wu | Agale 0a2y lo € 39 095 Lila yo Ros Sgiwl 39 v3 

d 

JILII AS (SAI Jali 3 1g) Ima 

alba des : 

S4 dadi (Axiy ) JSJI 1 029590 Gilas d9 go lodasl al « na AG ena ol 

asu (AS ) anda plg leools lalin Ul dio 384 lo s09 « Ugal LAN ASI Lgiis YA # Kwasi lg « (dis95 ) 

OAG (MAN) aa dag JI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/893533197336156/ 
www.fb.com/notes/905421319480677 


3851. ISTRI YANG BELUM DI-ISTIMTA' TIDAK WAJIB 
DINAFKAHI 
PERTANYAAN : 


2 Ayu Latifa 

Assalaamu'alaikum wr wb. Ikut bertanya Ustadz - Ustadzah. Ada sebuah pernikahan dimana 
setelah menikah suami dan istri tidak berkumpul dalam satu rumah, karena istri masih sekolah, 
khawatir hamil dalam kondisi sekolah belum selesai maka inisiatif yang di ambil adalah istri tidak 
kumpul (jima' : ed) sama suami dulu sampai sekolah selesai | suami dan istri tinggal di rumah 
orang tuanya masing masing |. Pertanyaan : 

Apakah dalam kondisi diskripsi di atas, suami wajib menafkahi istrinya / wajib memberi uang 
belanja atau untuk keperluan sehari - hari istri ? Terima kasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam wr wb. Suami tidak wajib menafkahi istrinya sebelum istri tersebut 
menyerahkan dirinya untuk di jima' : 

- Fathul Mu'in Hamisy I'anatut Tholibin IV / 60 - 61 Cet Thoha Putra Semarang : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3007 ) 


Cus adl LES 0g les Elit Go (LuK0) deAn yag Gol gl (ASI) le Lila2 log NI sal ( 3). 
Cai laslg mil BIS Sih 3 NE sdn all AB CE 25 V9S.x 3 Maall9 Sola yal M6 #La 
K3 40 Ciko Ily daa IWAN jgdill 38 98 Hg waSOil 22 49 diumy sd Garang logad lagu S0 
uls liga up Rio Y | #aclon (Sar Y Jab Ea US gg lai LS pesall LAM Up la Lg Sial 

Jai Y Ab cu Uh eisalh 326 Ul sasis al uban al SES Sara se ay 23 LP VI 
abs Cas dai yo SY SU lg Bini Kas Y SI 23 Ml Hall Gale uls Gl Ht YG alba 
Sol ul las Allan Lalg cl 9513 Kiuall A85 della Ws d4 3 lb sl Ay dil #Sleitug 0) IL 
Nagbo Law 


Wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya yang telah mau di istimta' (di ajak senang 
senang sebelum jima') dan sebagainya, maka nafkah tidak wajib hanya oleh sebab akad nikah 
saja. berbeda dengan goul godim yang mengatakan wajib ..... dst. Wallahu A'lam. 


- Al-lgna' Li Asy-Syarbiny II / 484 : 


UnA9S Uny Y d3 sgoll US MY dish US NG ubi logg»gl Ule23 Wb ui gl HW LO Jag 
oli All 9x5) disi &9 5 alug We AU al WXG Y9ga0 Ale U2gy N Sig dlggao Lgi X9 Kudliso 
Lead! Blu lal lis US ga JsSall J8 leale Hal Aul Jitu Ag ia ag La J9 us Lu Lala dg lgi 

SAS Anto Tag ml CUSNI Ll 


- Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab VIII / 239 : 


kuli Ale Lg SI UI - Elinis DU Ros diL0 Cu UI - Lula Buto Hala lal Rel US Ul 
(asli yo Biso gl Lile US gl og led KS dulg “eat &9 JI ale Lang lobi lauk Wal Leola UB .leal9 
Y yoo US « otg Joo 38 palill Ud gol ade dns Lung Ro JI SJI Leni Wrolasd Lgoulai ye LS gl 
BU AE babi asa gl RW G3 ato Situ le239 will Aku ya Bus Soil Ol la Loela Run 
US Lely Kang Yg Lau al asu NI dial C3 Yuu saing "Jolidl 43 Eluall cal JB aan sal yb 
sal aa Tab Sar ma usa asa ana belon cal Nusa la uh, 
polislg das galg elllo JB dg... dini Ld Ho Y (sal) Cm 30 gl LS Lgiis diy Jaa lo Lelogu 

& Yagal did gowa. W3aw gl bo “Asu le Li AI lc JAsio ElioiwAl YA gupuoll 9D9 «wu ja 
ATA ub 


Link Diskusi : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/885224901500319/ 

3905. WAJIBKAH SEORANG IBU MENYUSUI BAYINYA ? 
PERTANYAAN 


Aep Ezztt 
Assalamualaikum ,Maaf mau tanya Dalam alguran ada ayat 
Uoo99 pl dual 9g Mila» dol Lag Wc yag Ulo89 99 syok .. 


Berdasarkan ayat tsb 


1. Apa hukum menyusui 

2. Tdk menyusui anaknya selama 2 thn 

3. Tdk mau menyusui anaknya selama 2 thn 

Jujur saja sekarang banyak wanita yang memberikan bayinya dengan susu formula,Matur suwun 


JAWABAN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3008 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikum salam , Hukum menyusui anak bagi ibunya adalah wajib dalam susuan pertama 
( ALLIBA") setelah kelahiran si anak. Setelah itu, jika tidak ditemukan kecuali dia ( si ibu) atau 
ajnabiyyah maka wajib menyusukannya. Jika kedua-duanya (ibu dan ajnabiyyah) ada . maka ibu 
tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya. 

Ta'bir dari Syarh Mahallai 'alal Minhaj 1/182 : 


cha BAGI gl Call 383 cap II WE Gang Y SY 38 12 Yo sap (LI bala Ela) ASI cs (il 

dl 2 lagio 53 Yo ade (ae)! 053 dal jl aa VI S9) AU) dll elua5) 582 SSI (0583 PI) bo: 
Oka jiad Sales Ulph sol dg Y al ml 23 93 WS sig Ela) ada (ASI 235 A Esa 9) 

S3) 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Menurut Madzhab Syafi'iyah seorang ibu wajib menyusui anaknya (LIBA" 
walaupun ada wanita lain, mengenai masanya ulama' berbeda pendapat : 

1. selama tiga hari 

2. selama tujuh hari 

3. masanya dikembalikan pada ahli khibroh (profesional di bidangnya), tetapi walaupun wajib si ibu 
tersebut boleh minta ongkos pada suaminya bila menyusui yang demikian tersebut layak dapat 
ongkos. Wallaahu A'lam 


Referensi : 
duga)! Ac 9x gali 
3-Y gl yua Y JI HN S9 , Hd ou£ Kang Ula WI tong gkajl SAI de uu ul ade desi yi 
v9 Wle Sg . 


le), lgale Ayg29 R03 , BuSIl Jd diro 9S Ray 1 JiB3 , Asus JiB9 , alel WUL oaia Jab £ dosa Wi0g 
dial yoi - Jul youdall alel! Ly laS , 221 did US Ul 5511 cab 


alba yiso : 
Ll A3 yiugy Y Ill JN 85X Jal JL call 289 sags 503 "WI laxlg Aaja Ssi kules 
aijiy Suang Sgm Y al gl WE agny yiusy Y al mas Jl JUS sala HS 9 AB GS yu N ld 163 
WOL utas yo Sang Al9 JB 4 AI 
Jas AI lanSal) plalall Jay ala AS arab Sail Leola Ag OA Alia US Ul SAI Ssh Ul Leg 


| | | galll dlel: 

asu 3g all Guy pay J9 “dua Win0g HAJI Jail uall gag WI lando lusol al dc nya. 

ulg “Ai do ji yao HST Ulb Lg Lg 0 ade Aca) Lg dual gl wd Al ang Al ul os Ai 
&3 al wi Al pdl un Al brng 

Arsa lele da seb KR sal delta aanas solan IG 
Lu) log SL, E sioS9 ELSJL € xio Cup lag ES, 


2 Mbah Godek 


II yas5 Rd 3 Ula isu (3/ 445) 
Gal sg AI) WE gi Y gl yiugi Y SY S53| duo 533 Ul3 WI bal #a)| AN ade ULa8 
Bay Ki283 ISA Jgl J5 


2 Ibu Af-idah 
Wa'alaikum salam, silahkan baca artikel terkait Tentang Siapakah Yang Berkewajiban Menyusui 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3009 ) 


Anaknya, Apakah Suami atau Sang Ibu. Wallohu a'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/893411887348287/ 
www.fb.com/notes/930618923627583 


3911. SUAMI MENYUAPI ISTRI DAPAT PAHALA KAH ? 
PERTAYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, suami yang menyuapi istri nya dapat pahala kah ? dan mandi bersama... 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikumussalam. Dari Saad bin Abi Wagosh radhiyallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : “Dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka 
hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut 
istrimu. “(Mutafagun “Alaih). Apabila seorang isteri makan bersama suaminya dan suami menyuapi 
makanan tersebut ke mulut isterinya, niscaya ia akan mendapatkan pahala dan hal itu akan 
memperkokoh kecintaan isterinya. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, bahwa saling menyuapi 
dapat menguatkan jalinan kasih sayang antara suami dan isteri. Teks hadits : 


- SHOHIH BUKHORI : 


ps il 089 yul 4 Atu YS Aas 4 ole Kalias JB Soal ye Lai Lusi JB BIL uu AJI Wins 
& 33 Jani lo sis lal ya NI Al as Lag ti Hits Jali Uje! JB alug ado All aka Al Jawa ul 
sbLol 


« TUHFATUL AHWADZI : 


End 0 JB Al 2 23 yul up dg y Hole ye Ld ye ding Ly Ubdw Lia» jos yul Gal Lir 
ul Ul Jaw) L Cd guy gs plug le Al colao Al Jgaa UU Wgall dc dio Lt LS 0 msl ale 
cs N JB ola JS AJB dlo ilid WS X JB AS gllas 10981 oil XI su 3 mag MIS Alo HJ 
dan Gi Jl bila pull 9tiS Uc pagi « ulue »8 cluel dug ex « ole wis Olla abi JB mh 
Iki J dil JB yi73d yg ASI All Jowo 4 CAS JB ebil sol 99 adl Les3 53 dos sus lp 0,3 NI 
ob yng alas el Raiig cin WS « ul ellelg d5 39 488) 4 wyyyl NI All a59 UJI Dias Josid Saw 
AJI Igawy Vi 4 Wp al Aga il LSI agalicl ole Add j3 X9 gi 3D yubudI A0 aelll UguSI 
S9) 9 RSUD as Cydn Ig yuks upl yS UWI 939 cus gal JB Soy Ul 4 ul alug le Al lum 
SSL suog Ul Jan ol Ul Aldi Ja ic Isa lc Jodi 9 1089 yul uy Agaw SL M5 4S yo Call Ia 
ai Cdi 9 ag de AI calo WI Jay Jail Call 50 ARA Ul dl Jdl Aa Uniial 9 Cdi yo 


2 N Abror 

Nabi Muhammad berkata, “Sesungguhnya sedekah yang paling besar (imbalannya dari Allah) 
adalah sesuap nasi yang disuapkan oleh seorang suami ke mulut istrinya.” (Shahih: Shahih Al- 
Bukhari, Shahih Muslim no. 4185| Hadits ini tidak hanya sebatas menyuapi istri dengan makanan, 
melainkan mencakup seluruh bentuk nafkah seorang suami kepada istri. Sebagaimana telah 
disebutkan dalam hadits lain. Nabi Muhammad berkata, “Jika seseorang menafkahi keluarganya 
dengan usahanya, maka nafkah itu bernilai sedekah.” (Shahih: Shahih Al-Bukhari no. 55: Shahih 
Muslim no. 1002). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3010 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Hariz Jaya 

Suatu aktifias bila sesuai dg kebenaran mk tidaklah mengurangi nilai pahala krn menyuapkan 
tangan kemulut istri, biasanya di lakukan saat bercanda dengannya, tentu saja hal tsb bercampur 
dg nafsu syahwat. Akan tetapi bila hal ini tujuannya mengharapkan pahala dari Allah, niscaya ia 
akan memperolehnya dengan karunia dari Allah.... Penjelasan tentang nyuapin istri cuman mau 
nyumbang ibaratnya : 

Lihat Kitab Fathul Bari Juz 1 Halaman 137 : 


0d Alai 9d at Y Gal Sola ISI Ball ul sagill Ain bauituulg "Al Ag Lag - alku iSI - yen" 1d 
ang ISI dls R09 dls Jax0 el 49 yudill Bggiulg Wclsoll Ul 49 UE gi dng Jl 93 3 dailll gAg 
2239 yo “Lali Id pd 2 .mol 30 lo lag 8 Lil Just dl Jos Ulil elkul adl Jl db 43 mol 
SEL Al Iga, L #LIJG A52 ASxol RAL dg" 18 pas JSM 3 yul 00 Alun dy lo 9g (doll 
Lia yo M3 lo - Jsoll 3g IS « USS Islg "JG" Sal 9 Lesag Il sil P3) "JB Sig Vagi Lasi 
cai Isl exe dd Gris $9 dell dailll Alrinig "JB Ca yudill Ia Y loo 005 UJI las - yul 
H99 Uituo lo Ula 0 Joc gl alis) lai aebol Uos Ulall ad HbnA0 4£ dag islg doi 43 s2 
R0 dng Jl G5 Hd Id US Islg "lis ul IS ploig Al su3YI Jak OB yo 3d SAI dasi os dita 

ul WIN Laulg selis Laio Ray 9dg Lai Um 3 Jitu el UN lgogbu las gaul 53 Lg ll AS jLiuo 
del dilg lgirdlso adl alisy dye DS msl Ucly go dng jl de GNI. 


Ibaroh tentang mandi bersama bareng suami istri : 


Sadllo Ul Jill cuS 1 JB Atil us d9.S os Sd us Ui sal sal biss JB yubl yul up Adi Lis 
Soil d Ju R38 yo snl9 sll yo alw 9 lc All alo 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, Aku pernah mandi bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari satu ember terbuat dari tembikar yang disebut Al Farag. (HR. 
Bukhori No. 247 Juz 1 Halaman 100). 


Penjelasan Lihat Kitab Fathul Bari Juz 1 Halaman 364 : 


uloskw Gb v0 UlS sd olg) lo 0x4349 dwSc9 Ol ol 295 adl Jas JI Lu sl95 ale SaglaJl ag Jamila 
Cus 5d W)S38 daile Olla J3 clac Ulu J3 ul ol A3 dl lai Ja JI uc Jitu il Su090 u 
del dila Ulu 59 (xi 9D9 colisou. 


Tambahan tentang mandi bareng suami istri Lihat Kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Juz 4 
Halaman 2-3 : 


seb lolg OLI 19 Kal Luo XI Ode) Kaowall los jils 999 319 eil yo Bl yallg Ja Jl seksi lol 
diri ulg elllo sic9 Uric sila 93 lglatu Ja JII sugi lolg Luh Elon db silas Jail Jaw Bo 
aing dal Cus V ls 93 dal S Yg lalui yAs JB Isi al al U cal elgw elaldl ydlang 
us yeldd 5933 lgk38 Jlagisul Ja JI 5350 Y Ailagiwlg slab cs ISI Lgi adl sald9 Jis v4 Soni UBS 
Kao! 3 desa gili C S9 73 Ludd0S Oles All Aoa) das yC S99 Small all 9 Yu yu AI 
20 lu 9 Ul Al Kala 0 selai 93 Angsa CyolsYI og) mirlodl JB Lo )lisallg illao LAS dal ,S 
gue Ula dil SAI Cdi 93 Cab 89 BIL sil X9 Aoluo Jus Jogiwu lagio sal9 JS9 aslg3I 
Ly 9D Sio dl JB simll bro wiluillg SS0yillg sal gal olg., Anto si usu Juta Jail aku 

ail bbasl dugab aic slab! Ula gac Ly SAJI Lur 9D9 sei sela SNI Cydoll log 21010 wa 
leio beSusioll 389 Leilacl JAS 5 sngill adl al sal 0 429 Slbull gi Cysodl dil dia Hum 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3011 ) 1 


Jet dily JuA8N9 Uleiad said ul CW Josisuo 2lI39 


2 Al Murtadho 
Tambahan tentang mandi bersama suami istri. Wallahu a'lam. (ALF) : 
- Shahih Muslim juz 1 hal. 256 no. 321 : 


ya AS ya Tas soul US Ay US Lau Foo US D3 al lir ap NW Lu Ug0 las, 
5 #lglug3 celoll 0 lgale 028 sana Idy Jul ISI allug Ale dil ls dll Jawa US Aadle JB JB 
Asilo ca dl) le La lb yo 53 Ica slaiy ic Jutg Ayay MSI SI ale elall cus? 

ulus ysig aslg slil yo alug le All odao Ul Jaw yg Ul Jiel cus 


- Fathul Bariy juz li Ibni Hajar juz 1 hal. 363-364 : 


bi Jwiel wuS JB Arile os das us SPI ye ud ul ll bios :JB aowbl ul 04 mol Lian 
da Jl alas s5 ade Soal u Jaiwlo - Goal d Ju 2S yo sang sll yo plug Ade All alo wllg 


adl Big JJ 08 Jia Al a90 g Ulouku Bad Y0 Ul Lx 0l3) lo 0dy43 AuSeg all H0 ll 
Jet dll Ika! 98 425 909 Olisos Cnsndl Id 38 Gisle wllu Jl elac Wllu J8 il ol a33 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/712238612132283/ 
www.fb.com/notes/931148230241319 


3914. CIRI SUAMI YANG BAIK ADALAH YANG 


LEMAH-LEMBUT PADA ISTRI 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, post lagi mumpung ingat : 

1. kenapa lelaki kalo memakai peci lebih kelihatan cakep?. ato hanya perasaan ku dan mba dyah 
saja ato ada yang lain juga :-) 

2. adakah hadits yang menyatakan suami yang baik itu yang merendahkan suaranya ?. ( Zanzanti 
Yanti Andeslo ). 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam. Sebenarnya ganteng dan cantik itu relatif, tiap orang penilaiannya tak selalu 
sama, ini dipengaruhi oleh kebiasaan, tradisi, budaya ataupun faktor keturunan (gen) masing- 
masing. Sebelum tahun 1800 konon masih menganggap wanita dengan gigi yang hitam itu lebih 
menarik daripada yang bergigi putih. Mungkin bagi kita lelaki berpeci karena kelihatan cakep 
karena itu bagian dari muruah yang umumnya menunjukkan itu ciri lelaki yang sopan dan baik. 


Pernyataan "Lelaki yang baik itu yang bicaranya lemah lembut terhadap isterinya" semakna 
dengan anjuran untuk berbuat baik dengan para istri. Berdasar riwayat hadits dari Abu Hurairah 
Radhiyallahu 'anhu, katanya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Sesempurna- 
sempurnanya kaum mu'minin perihal keimanannya ialah yang terbaik budi pekertinya di antara 
mereka itu dan yang terbaik di antara kaum mu'minin itu ialah yang terbaik sifatnya terhadap kaum 
wanitanya". (Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan 
shahih). 


Dan berdasar Firman allah : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3012 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lg gol yg aleg 


Artinya: Dan bergaulah dengan mereka dengan baik.(@AS. An-Nisa' : 19) 

Sehingga kewajiban suami pada istrinya diantaranya adalah berkatalah yang baik kepada istri 
kalian, perbaguslah amalan dan tingkah laku kalian kepada istri, berbuat baiklah sebagaimana 
engkau suka jika istri kalian bertingkah laku demikian. 


Ki Lamo Kiliarg (les! Igisu59 sel SISA Igo 11 ( Bossall Ud9 54163 ) :U39 
Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Halaman 242 : 


SSAI5 Jiall Jlas Jlasil Jl - G3 Olgil ILSII Gaid: Jb yul 4 ade JB 
(astnnyas sis silat 3S ale Le cas a50 lan lean ca LAI Si ya 


Sesungguhnya wanita itu seperti tulang iga (diciptakan keluar dari tulang rusuk kiri laki-laki yang 
paling bawah) bila kita berusaha meluruskan (dengan sikap keras) dia akan putus dan apabila kita 
biarkan atau meninggalkannya (tidak mendidiknya) dia akan bengkong selamanya. 
(H.R.Turmudzi) 


Ini anjuran agar para suami mendidik/meluruskan istri dg kelembutan, merendahkan suara 
maksudnya tidak mendidik dengan membentak. 


LGS JB apl 32 Sopddll Oglks 0) 4S LE albUJI Ac 53 gl Lusi SUS USS Ukclala) H3 ows3 LAS 
V5 Yg - Gril gl - Erusl ISI lbguKig Gosb ISI Wasbi Ul » JB dile Ussl 4835 GS Lo ll Ig) 
coal 68 XI 335 Yg asi Yg ASI ». 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami musa bin ismail, telah menceritakan kepada kami 
hammad, telah mengabarkan kepada kami abu gaza'ah al-bahili, dari hakim bin mu'awiyah al- 
gusyairi, dari ayahnya, ia berkata, akubertanya kepada Rasulullah saw mengenai kewajiban suami 
pada istrinya, lalu Rasulullah saw bersabda : Engkau memberinya makan sebagaimana engkau 
makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan, 
dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak 
memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah. (HR. Abu Daud No. 2144 Juz 2 Halaman 
210). 


Janganlah berkata pada istrinya dengan perkataan yang jelek, dan berkata semoga Allah 
mengutukmu dan lain sebagainya. Lihat Kitab Aunul Ma'bud Juz 6 Halaman 127 : 


pg5ig AJI slsu3 Yg Lgm Yg Loud V93 Ld Jis Y SI SU ac (Tuti Yg) 
Wallohu a'lam. 
MUJAWWIB : Langlang Buana, Hariz Jaya, Langlang Buana, Naumy Syarif, Kumbang Gurun 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/712564652099679/ 
www.fb.com/notes/931398530216289 


4005. SUAMI TIDAK WAJIB MENAFKAHI KELUARGA ISTRI 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3013 ) 3 


2 Choirotunnisa Helwah 
Assimkwrwb... Maaf mau nyak pak ust. Dan bu.ustdzah .. Apakah wajib seorang wanita yang 
mempunyai suami bekerja mencari nafkah untuk memberi kepada keluarga wanitanya tersebut ?? 


mempekerjakan sang istri untuk mencari nafkah juga untuk keluarganya yang jauh !!! Terimakasih 
mohon dijawab dan penjelasannya .. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
1. suami tidak wajib memberi nafkah kepada keluarga istrinya namun sangat baik jika suami 
tersebut bisa membantu keluarga si istri semampunya, karena syarat wajib menafkahi : 

a. gorabat/anak 

b. memperistri 

Cc. kepemilikan / budak 


# IOI dilel ellodlg Gol allg deg Jl Ulu HE Haa Ul elo 
Ketahuilah bahwasanya nafagoh itu punya 3 sebab : memperistri, kerabat, dan kepemilikan (atas 
budak). (l'anatuth Tholibin 4/59| 


Y/MAO So3I .dess J9 coal ellog dal adl GB Cluul dinill 9 
Nafagoh itu punya 3 sebab : kerabat, kepemilikan (atas budak) dan memperistri. (Bajuriy 2/1851. 


2. hukum wanita bekerja ke tempat jauh lihat : 
www.piss-ktb.com/2012/03/009-hukum-profesi-tkw.html 
Wallaahu A'lam (MI) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/775616939127783/ 
www.fb.com/notes/936156836407125 


4029. FENOMENA ISTRI BEKERJA MENCARI NAFKAH 
PERTANYAAN : 


2 Fastabigul Choirotz 
Asslamu'alaikum ... mau tanya nih, bolehkah seorang istri bekerja ? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam wr. wb. Boleh bila suami fakir / tidak mampu menafkahi. Wallaahu A'lam. 
Referensi : 


2 Ghufron Bkl 


ASN Baal | 72 970 1 2 sll LL, 
“283 - My) 0S Jaka pSK9 « el ASS) JB plg le UI al gl ye die Al 5) jas al ye, 
uS Jgimo SK9 el SKS sal99 lo295 Ly ale del, #Lalla saiy Jal lc el — ls wol 


- 300 - SIS9 vels ASI) 1Jsis alug Al All salto All Jala) Errow JB AE dl 9155 sac yul S3 
dl) lola cyc uc Joswog dal del, JaJls cauc), uc Jagung EL) Ao 1anc, uc Jojo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3014 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


us Jotwog El) SSI sanc), uc Jotwog omw Jlo el, mlsllg lgu) uc Tana k25 Una 3 


deli dc guugall | 101 Ih 5st dugsndI Ac gw gol! 

leleat Cg Laila dy 539 Lai ml Hole) Laiw d2! 9d Hg Alya dtul9 Ul Jadi - 14 : Josll j5 - 5 
“dllbo £ S9. «lgius» 00 Agiwog 93 Cw del), iloll » : ag Uda Ul ko will Jo 
call 9d Leloc9 « Call 59 Leloc Jlao US JJ « Lgs95 al Lawl dc dslg leiiti3 « Lauuii de GA 
bug JS95 ls « Soikiiig Rudi ul Ll3 Josll yo doll Rias Y AdluNG sll Rp3 “ordo Jac Sgluy « 
aul Jia « lala g adl adal dcl,o cold lo d3 0 lesio s5 Kala « Lelo palu lg «ld us LIS 919 
38 SSI Lal odlg «el aiullg Rul asal sll adl sx Sally yA lea JB . Lea0S 9 Lag» 9 SS Le 
25323 Id SUN. niIl9 aagll Jl NI dis AI 25 Ol Ja JI Ha N : OSN 939. slac Ng 
lele Uluub agita yo maa oleng Lasilao doBX « ul AI R0 doleoll sc lag2g dd 209 ella NI 9 3s 
b iu Jos 48 Gali il sold Ul Lai dl SU SIG d5 il yoll Jas jl» ade JII wo wa 
GA 0g giiol ISI USAI 59 ata batang «R95 IIS CulS9 R93 lelac Koximl Ul Raos Rs usil 


alba Ali yi sb : 

ulas - Ni BI dnyno Rail! lela «all SB Ulgol seb plus Sasig dilb m9 Jl must ISI 
danill Julio $9 giall UN lesio Al yaulg 4 Ku gd Gill Jnooil Uli Agall y05 R05 - due cut 
Sub Aa BE: SINI tngiiio 589 
les ola WN Tati Ad ISI 5 pu Ro Lewrda X9 « LawS Lesioy DG Les Elioiw Al yo GiiSog Gio Lewis gioi 
US ISI dliS9 .dio LN Loc lolislg digioll Lol II Lesu elloy loil WY 4 2583 gl dug Cus el gwg 
Seet de ia US al ab il ol KUE Ul mill 3 Hd ls. ULESII 16973 yo Jesll 
ve ul ul dl Jslsill e9o20 2 yua Saw dralo 43 Sl Jiog « USAI Jatug KSAU RSI Jb lal 
Id. HUI 653 ole pdio dis VX «USU Lang, Sui dll ye soul 939 1 JB gili 93 lo Jis Ul au 
el dal yo UPI Yg Toledo Anin gl AS jas US « due R0 4 sabu ul Le8 Jlo Ld US I5I9 

ve UN «Lilit ad Lulo 5 DB « Du) As Md yah yo Ale Le285 SI dna Jl KEL): JISAI yal9» 
6 ll. 


“15 0195 Hd Al sud sub ? dal ya Sglill 199 Ela » Le let US R9 R0 Cadas Jl lil 

Bl yel» Sal 1999. elIS LI3 85 ade UwS US ISI NI dl dugo WN £ Jl lgil Ylgol Juang Lsu 
a59 ul JW ul as. lu Logiw 98 Usil Isl dial beli 589 « Il JuoB Ula a93 Lejusu « daleo 
calac (S9. dbles9 sasis Bo Lgoles 8209 diul BM ul JW: avle l atal 3 ea . Jasll ul 
s3 SyaS3 Seng . Goollo Glee 9 KAI diluo y0 H3 lo R0 SEL NX dg IS, ul 4218 Ll 
gak lay : 


LA Sgbitly gildl 9d es. Leiaal Y sagi Lo 50 Luo 0951 X9 « gglllg lis Anoo Jodl y3 XI 
es: Aikasl Jill 993 « BJB el up ld32.53 ul lab « aa la lp dal Gaya Dj: sial 


Ou. 


Sal Aa an aa asal gan Una aa Satu lan lela ae 
lolg « dysago dis XL SolSIl NG « BglsIl lol « Sang Lis yul Jai 989 « disal cdl «S4 38 lol 

X1 ag le All ola will JB 589 . Anogall 9d Es3al9 Lgale EDAN ago ojo N YG «alas 
Selsall Asalas II 28 can I 06“ laglb sllu IS Yel sak uga 


“3 Ioi aku bad a95 Le Lia Cu 1 ale al JB «dial ai Lay din yo Aa io leladd d3 NI 
Tai AMA V9) oles Al JB. loisdl9 Jl JI Saul del 0S lo adl dial ssig Au JII mac 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3015 ) 5 


S9 Anal sd AL JI 2 Cnaoll 999 « £ Lio seb lo NI Upin way X9): Mlls B9 « £ Hail dlalsll 
Aldy doll ay Kol JioS Lal uc 


Alok dc gun goll | 107-105 10 8 & dat Tugiidl Ac gun go 

»24 “lu lost ago Lg basal C3 $ Gdale al JB» Byimio Ia Y Leisla il all Us bl 
ono Yg pls adil JB « Alans Ig Jlball slaul dclb yo lo ll dingll s3 aac3 « dll ac bau 
ios Jlb3- dulolall ai d3 « Jl ll Say Gay Kauai R3 Ball cus : salso JB 4 dil lala 23 
Halal Lag seb sll Ul SI Ul 3354 X9: SS ye wlleig dilhuw Al og 4 RiSI9 hu) Hati Kel CL 
adu tia ISI MY 4 Ad las Lt US II elhS9 « ay Lela ldr yo Kp A00 Jab, loo yuli 
Sense pole (alolorsliats ELuga yel ad vas all de 33 Au le an Kl 

Il Ugtusu lo SI yo lai yul N ! walau Sg 439 « ligelo LeiB wagisl « su dns 
biru dio Sy lo ya Ill ole ay Ul: sugoll Jobs 4 aa wd R9 SIG « UgigU Yo LL 

sc ubsddI ale ci sisg lead! Jasdl calo lo JlacYI yo yuli « old sana As. Jill d Jan yo db. 
Isl Add 99 Lol wu: 5 vol JB «4 urin Yo ur lo al Kel b au AG): dlu JB 
JEJI gam USAI lela 3 Ly LS « Mignn Ay Lolo JUS lela, 83 « Gn boll 98 sim LS 
SSB «Logis Ii ya nga US bl elhSg « eh Jin yo Llingall lsig dilsuw Al .ng33 « dub 
AN MA EN En AA Ta 


ul Ul ola will JB 313 lemb Je Jl ind lgu yo 905 Sis cubilla Jbsill c ag kail Jl y0g 
lsul d3 0g Ai gus 4 I5S9 ISS (ng pulsa 03 W bogil ISI Sl yallg « daily ac JS » ? alwg 
salad yui Row» Ai Al ye SAN dual yul 3 505 S9) lal « Goolbll Ibuu 49 setuall UC Lagi Usil 
abal Ul Iguro Jl 4 Spobll 69 Ulas B0 clai bli Ig « Sasa yo RULS 503 plug le Al 
dg 395 X9 « Goal Wb USA «Hal 3 Ul SI yaa ML € yoSliual ? sll) alg Ale 

ve Wu Jlob « uSo 88 Ja JI 20 il all 3S « ul is sngioll delSIL sL.Ollg « Joc 49 J9 gus AL BI ol 
dll JN « Las glSu9 Lori d5 dll JaJJl salim « ulas: das gl JB. (dg) lb Joss 
lag Ubud US VI El 208 Jay oglsu N » : alug le All ala will JB 383 asn UI Mello: 
Al. (bNisI ) Jbuoo 88 Jroti Tw lo dc sell Jl JI ow Kuya HUSNI gi0u9 


S3 15 | 365 yo 2 wil A83 

S9 wu 9 dzooll sll kote alus 0 Obb K8 3 Y ul de A3 dutioJl agio clg30ll Sail 
Ab dial La 2S UAS JLN 50 se Ob Lola «4 cSI9 WB U3 |: ale gal Dual yo 
slasdla Uyaalg adl 9 293 ud yaS3 il Gas 8 jilsall BE) lol ala Giollg cela 
al deoallo solo sell 8 Isilisl9 well 9 


All 05 | 358 v0 waiwoll Ra Kuno R3 
cs ISI Lgio9g — JB « ul adl — ala ade Cmal al ISI lgio gxS90 68 Ros Ld 92 : (aw) 
Sl .mo.l must ISI mS gl Jldww Bolu dit US 


all 515 | 509 04 2 adl ai dc Joall dab 

koma) Jebol GA cl 3 yo lesio Jowo (Jl 5 gl Kama No (Aisi Jnooil leio 2955 lo) 
SI (Aca 89 UX: JB) “Kiu yo Asio led la “ASI 9 WA (ON) leiSuwo adl ( E920 laales ) 
Al | Is US Ajio 42 8 leiuo Je lelucni Wgigl Ul dio S9 ASI JI 


S1 15 1174 0 edema aa 

do ya ella selo ag li Hg gl 295 gl a50 lego R51 Ul S3 lo go il oll dc UsSalI big 
Mud 353 ld dis al ol R0 RSI Ul Us29 DU La doloc WIB 9 wulS gl 0723 lg dang Ld yawe 
lc ay Gil Iga 20 89 celdgis Cu gl sil ma UII OS doa R0 gl Cabul 29 JI Ld sda 
sugoll 59 laS ui Um (Gil il sol R0: J9S) 49 El yo XS clwill R0 usiill yo doel £ skull ASOJI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3016 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


calo 0g pa SI 5 iy 93 JB eeaiol ISI ldaag abg Kalg JS MWA yA AI Ul le y9n d0 ueg 
Al ala OA Yasa spa eos 


SI 25 | 80-79 10 dokuall 8 joll Aliuuo 

salad pgguwll ag 55 candi LS K0 Hill laa gag : lain GOL dadi Jas dog situ mac lc Wr yo 
maa das! all 9 IL Int 389 il Jla IL BUSI yi WE Jas aslg) yo 99 dual) 
H39 Bas lol Jos dll ag UL Jiols sdg slull LSI 4 239 SU swlaallg dn Jl JebI3 Sal 
Kubis Jlac! yag 4295 u95g Laing lasYgb Glindb lasis Aggtio Lil “ale Jelang lgiluo SI Li 
Al ip using Jl JI ujiti A03 Laol lgi 3 


Baca juga artikel terkait : 
0009. HUKUM PROFESI TKW 
1979. HARTA HASIL KERJA ISTRI / TKW 


Link Diskusi : 
www.fb.com/notes/9369058429988391 
4104. WAJIBKAH MENAFKAHI ISTRI YANG BELUM 


DIJIMA' 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Mohon pencerahannya...! Wajibkah memberi nafagah seorang istri yang 
belum dijima' sama sekali, semisal ada laki laki nikah sirri, habis itu dia balik ke pondoknya ? 
(Kafanillah Al Bangkalani| 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. 

1. Jika istri masih terlalu kecil / belum mungkin untuk di istimta' (bersenang senang sebelum jima') 
serta masih bersama orang tuanya maka tidak wajib memberinya nafagoh 

2. Jika istri sudah mungkin untuk di istimta' dan sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada 
suaminya untuk dijima', meskipun dia belum dijima' maka suami wajib menafkahi istrinya. 

Referensi : 


MA La wb dilc| yrold Urai as 

Cena Odl Uli 0g las #lisituNI H0 (KSO) Arda yag del gl (A59) le Lilac log wd Sall (« 3). 
Can losil9 pasal) BS akal Lesi YG dp Nauli Ap Cage 0 9S 3 gg akokollg Gn all ya di sa 
Kas 40 Ciko Ily dlaale SWAG Jgdill S8 98 9Ag KSO 2 y9 diiny gd Garang logad lagu SO 
uls leig2 v0 io 4 5) :aclo ESay Y Ya 23 US gl lei30 WS osn3ll LAM Lo gl3 lau Bin 
Ji NY dab wu « ab nak 028 Ul N Lgi gl aya gl Gi) san sa Lt sbg K8 V2 
alis Eaiiag AISI yo SSI 00 ly Fail (So N SI 23 dl Ill Lalu Ula Gl dasi DG cb 
Sol ol leg Wadllao dg SIS gag Kiuall do D0 della Usb din H3 Lil gl 4 diull ISleu9 0) 3 
Yuob Liu 


SAS yo Y Roda el 

59 9 9dg yeall UV din Kan YG sulll laga»: ule23 A8 S bb yi gl Uu LO Jag 

Ly sdg lis dll AU 915, Gile A9 53 VX9 Ygga0 Ulo Un X dil 9 dggo Lg1Ng LuiliSo 390 
Law Ailaud Lgd Tas US sdg Jos J3 leader Hail Aid Jia 9 cai S0 Lay JS Coin Can 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3017 ) 7 


TTA yo Na. iga 2 £ go2l 
koalai le Ly SI UB - liniw aoi did 0 WulS UB - Lobi Hutuo Fla lah aj US v3 
Lgoslui yo lol gl bule US | do WI Sd ulg “lesi @9 JI ale Lg lobi bowl Wall Lealw UB .lead9 

Y yoo US lg Jaco 3 mali UN R9 II ala dasi Cu9 ol Sd Lesudi Cool Lgoulii yC US gl 
Bl ANE bob asasi gl RL wal to Sisil A89 oil abu yo Bal Sya gl los Sea 
OX belu Kay Yg Lay og Sg NI detil K3 N ul oeag #Joldl 9 Eluoll ul JB ae yA UB 
sal ale lgilg Asi UN dikill Led Lu lada yX93 A9 Leclos wali NB utuo Cu Ula S3 lalu 

p jlisslg dasi golg sll JB Ag ...ditill Lal Li N (sat) wa y0 gl lo lesti elo bia al6 Lalat 
Ly gl US dipll Ale ci Al Ale Dis Eliniw Al YA Real 99 ne3jall 


TTO yo YA & Yigall 2 Hi € go2all 
op log nya Cus all Lglii9 Lag Eliniw NI y0 6S059 142295 adl Lewis BI all Cal S(cobas Il Atu cab) - 
alwg le JI olac Al Jaa ul dis All 915) ale S9) lal gita Cu 9 Raon SI 38 Elias Jal 
Sale yg WI dad 92293 mili g WI dilol Yd goiidsil AS selusdl 48 WI Logil " ES ul abs 

us? Jiio sd gl Elinitul u9d Eliniwul 40 CSO gl Lguuti palu yo Lio! Ul9 Hg 0 Lgi gwS9 we3 32 
ve ll giiol IS) guoll yo Lay X laS Giill Cun AO all Url es gy Ad UN deal Lani Ad alay gl Jin 
99 Aa Oo al Jisllo AW wal Jd Ulyg Ul CLS, UB 12590 9d R90 5 al gl RAI pul 

A9 gl 9D pati lb Kou Jd WE 9d9 Male CLS Ulg.AWl wSAil 9 MX Bisul aula Lung mob 

Ja Aa elit pd la el NI Al upSoill sagy Y SY das ade pai UE) saw sll Id ln3 0x01 gl 
WI 9) Girile 295 ag le WI la sll 5 3 Asih Hi July dl lc s0 Kis Uc yes 
Usiiw Asy Ulc calsng ic. 


Wallaahu A'lam | IT | 
MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Ro Fie 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/890750434281099/ 


4130. KEWAJIBAN SEORANG ISTERI KEPADA SUAMINYA 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 
Assalaamu alaikum wr.wb. Apa saja sih kewajiban seorang istri ? 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Lihat Syarah 'Ugudul Lujain : 


Uang dno2n ed 29 jl dclb yag (A59 SE) dell (RI 3983) ulu (H9 Kuli Joel) 
30 02 ObiSNI9 dug ALS bgi Ul 0 Last ilaog ena do 709 (AI Lesti paluiig cd salaal 
U laila Jo5g “Aallo dog sliiil R0 9J9 pls laga! Jl SI eleuiS9 Jago Ig lea yo sal sum 
lnboo le LAS pacg sal al Jali yo dwSy lo Jali uc lasasig sule da8 Wale Ig Halal 93 Lou 
lebi 9 3929. 


Fasal kedua menerangkan hag-hag suamiyang wajib atas seorang isteri, Yaitu : 
- Taat kepada suami dalam hal selain ma'syiyat 

- Melayani/menggauli dengan baik 

- menyerahkan diri sepunuhnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3018 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- menetapi rumah suaminya 

- menjaga kehormatan rumah tangganya 

- Menutup badannya/memakai hijab, dari pandangan laki-laki lain walaupun dari wajah dan telapak 
tangannya 

- Tidaklmeninggalkan untuk meminta sesuatu diatas kemampuan suaminya 

- Menjaga diri dan agama dari memakan makanan haram yang dihasilkan suami 

- Tidak membohongi suami atas perkara Haidhnya , baik sedang dalam masa haidh atau sudah 
berhenti , sudah bersih. 


2 Kang Dul 

Wa'alaikum salam. Point penting 

- Taat pada suami 

- Melayani suami 

- Tidak memasukan sesuatu dirumahnya sekiranya suami itu membencinya 

- Tidak keluar rumah,kecuali dengan izinnya 

- Keluar rumah atau pergi dengan ditemani mahrom ( tidak sendiri). Wallohu A'lam (Rz) 


Awas duga! Ac gu gal (411 313) 
S3 ul Se tag dl kas Sol li 43395 Ball del - | :895 ale call Iga3 u23 
albob 23 Saw 13 Ui NI call Yo S3 33 Se» 133 03 Lal R3 ca 


SE Sie sagita ISI - 8 Hadi sisa Aald - | 123 Jsi3 (503 (122 130) AsingSIN duga Ac uga 

SinlU BOY sby Elina Yo ASO9 29 ll Udi Aula Ball ole Lang OB Karo R93 Abs 

kal Gl sisal3 . (1) Sami 393 esa All Gaia WS Lag Ebit gd9 Asa Alus II Gaun 
lal 53 Jan SS ON WNI saos ld dal koi Ul Sl 053 R36 JONI Jis Ul ag 
dia. 


allog Aing lpsuii 98 lp393 de bai Ul Ang. ade Hilal - (6854 /9) code sll Aul9 0d Akal 
Sigy 63 Gb NG sUID SI yo SE sb DG eSilui ole AS lol» #Gulull 209521 Ul Curl alag 
da1 Md Jab ade Olisl «Jd LnS) elus 4S ju)3 slip ia le All oluo Ag33 KB SI yo, 
Cpsal oxS 349 (T) Kyin3 Sel lo SAI US) sel 45» Hal 999 Wow LS H9 R9) ade ole lg 

ade del, il ollg caiy Jal ade el, Ja Jl vel) moilg can, uc Joduuo S9 sel) AI) 199 all 
auatlg syal ade bad gI dy 53 Gadi Ul leule3 (2) Hate, uc Jaga SSK9 el) SLS condg9 lg 95 Ca 
6S 0423 SNI IS yo Sgsrals 2gl 5 sileo El yall de Ly Age 6 .alaall - 3 uslgl all 
v0 A93 dB XI Lia 9d Leng5 Bol SSS Ap #Adwlg Oka dule Agil «39 sem lai lan ul 
alay aule Ali alus JB9 (3) ld! Bola ul eling «Jess dis ga loss call kB “A95 Y Hall 2g 
Kelail 50 lal ole ml ad Hi Sasa LS 3 loo (4). 


LINK ASAL 

www.fb.com/groups/piss.ktb/944312592258216/ 

www.fb.com/notes/945924248763717 

4207. ISTRI BOLEH MENGAMBIL UANG SUAMI TANPA 


IZIN ? 
PERTANYAAN : 


2 Shofy El-Fatth 
Assalamu alaikum wr wb. Semua ustd/ah yang di rahmati Allah SWT. Mau nanya, ada sepasang 
suami istri, sudah maklum bahwa kewajiban suami memberi nafkah istri/keluarganya. suatu ketika 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3019 ) 9 


suami pergi lupa memberi nafkah istri, akhirnya sang istri mencari dompetnya suami dan 
mengambil uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari... Pertanyaan : Apakah istri berdosa 
mengambil uang tanpa sepengetahuan suami..? terimakasih mohon jawabannya... Wassalamu 
alaikum wr wb. 


JAWABAN : 


2 Anake Garwane Pake 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Istri yang ditinggal pergi suaminya dan tidak ditinggali 
nafkah maka dia BOLEH mengambil hartanya suami walaupun tanpa adanya izin dari hakim. 
Namun dengan catatan bahwa pengambilan tersebut hanya sebatas haknya istri yang wajib atas 
suaminya. Wallohu a'lam bis showab (NN) 
- BUGHYAH HAL 242 baris ke 7 : 
us das ay 39 A9) Jr bitio HlSy ag Jlu gl ulc Halgll usa! pakai yo cuLiJI gl A9 JII giol 
cas SI « Lsul Hill gl Kiiooll au! Jlo yo Jalal sb Jl calo Ula JW ul bS ASLI UI sagu ado lo 
Jill ade vs 39 CMS jiSI al « elo yo KAI Lil Jo JS dc v8 dS9ul laga Usa yui yo SNI 
uls #9355 28 Yg 0x8 ic Ea JI du ole Wngial gl « Is 33 al ul ul Uti Wo) yo ade gl 
giiol gl ogal UE Jall sng9 alimo wd dd S3 loud KAS G « di ya ang ade slgENI Asi 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946486342040841/ 
www.fb.com/notes/954873354535473 


4338. HUKUM ISTRI ENGAMBIL HARTA SUAMI TANPA 


IZIN 
PERTANYAAN : 


2 Shofy El-Fattha 

Assalamu'alaikum wr wb. Semua ustadz / ustadzah yang di rahmati Allah SWT. Mau nanya, ada 
sepasang suami istri, sudah maklum bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkan istri / 
keluarganya. Suatu ketika suami pergi lupa memberi nafkah istri, akhirnya sang istri mencari 
dompetnya suami dan mengambil uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari... Pertanyaan : 
Apakah istri berdosa mengambil uang tanpa sepengetahuan suami..? Terimakasih mohon 
jawabannya... Wassalamu'alaikum wr wb. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumusslaam warahmatullah wabarakaatuh. Istri mengambil harta / uang suami hukumnya 
tidak boleh / berdosa kecuali mengambil haknya istri yang wajib atas suaminya seperti uang 
belanja yang disebutkan dalam pertanyaan di atas. 

Referensi : 


2 Anake Garwane Pake 
Lihat Bughyatul Mustarsyidin halaman 242 : 


An339 Aing 3 ls « lihio Ll Abg Jl gl ae Gusti doll plus yo cw gl 29 Jl giiol (dliuuo) - 
kaul Will gi giindl avi Jo yo Jill Sh Ul le « og u JS e SINI UAN sate Ia Ulo yo bis . 


tes bl il ea da sasa lama as SA sed 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3020 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DG Yg 0x8 ic #92 Jl di ade Wngial gl 4 el 33 led sad Ul Ul Ui dio Yo ale gl Jabll ade 
— Riiol gl gal UE Jab x59 alimo j3 orda ,S3 loud MAS « dial ang ade ol asi « uls £95, 
TE yo mas jim dusu il 


(Masalah) Ada seorang suami atau kerabat tidak mau memberikan nafkah sehari hari yang 
menjadi kewajibannya, atau pergi dengan tanpa meninggalkan biaya nafkah untuk istri / 
kerabatnya maka bagi istri / kerabat tersebut diperbolehkan mengambil nafkahnya dari harta 
suaminya walaupun tanpa ada ijin dari hakim, Seperti halnya diperbolehkan bagi ibu / nenek 
mengambil nafkah anaknya dari suaminya yang tidak mau memberi nafkah anaknya atau karena 
pergi, hanya saja jenis harta disini hanya tertentu pada jenis harta yang wajib untuk nafkah bila 
ada, Apabila tidak ada maka ibu yang wajib menafkahinya dengan hartanya atau harta dari 
berhutang, dan nanti untuk membayarnya bisa minta ke anak tersebut (apabila sudah besar) atau 
minta kepada orang yang seharusnya wajib menafkahi anak tersebut dengan catatan bila godli 
memberi ijin, atau dengan memakai saksi (bahwa ibu telah berhutang) yang nantinya akan 
meminta ganti rugi apabila tidak ada godli, apabila kedua hal ini tidak terpenuhi (ijin godli dan 
saksi) maka ibu tidak boleh meminta ganti rugi menurut goul awjah karena jarang terjadi demikian 
(tidak dapat menghadirkan salah satu dari ijin godli maupun saksi). Seperti halnya ibu, kerabat 
juga mempunyai kewajiban yang sama dengan ibu bila menjumpai anak yang ditinggal pergi atau 
tidak diberi nafkah oleh ayahnya. (Bughyatul Mustarsyidin halaman 242). Wallaahu A'lam. 


Link diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946486342040841 
www.fb.com/notes/981998185156323/ 


4531. ISTRI BERSEDEKAH DENGAN HARTA SUAMI 
PERTANYAAN : 


2 Amar Ma'ruf Nahi Munkar II 

Assalamu'alaikum. Ustadz.. Mau tanya.. 

1. Apakah benar ada hadits seperti ini : Dari Aisyah r.a, Rosululloh SAW bersabda,"Apabila 
seorang istri mnafkahkan makanan dari rumahnya (tanpa mengganggu anggaran harian) maka 
baginya pahala apa yang ia nafkahkan, bagi suaminya juga berpahala karena ia yang bekerja 
(mencari nafkah), pahala juga bagi orang yang menyimpannya. Dan pahala yang satu tidak 
mengurangi untuk pahala yang lain.Hadits Muttafagun 'alaih. .? 

2. Dari Hadits tersebut, apakah berarti seorang istri boleh bersedekah dengan makanan atau 
dengan harta milik suaminya, tapi tanpa sepengetahuan si suaminya..? Terimakasih.. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam, benar ada teks hadits yang semakna dengan soal di atas. Dalam shahih 
Bukhari 12/112 disebutkan : 


JB CB is Al 433 Tasle GE Gohan GE Tila GE paldis GE 33 WAS Tik yul UG Ola WSS 
K2353 still BSI HJ « GS dawao 512 Liu Alab 0 Ball Lal SI alug ale WI ala Ul Iga) 
Una waw SSI Kn yati N JB Sip « v3 EI3 Un lau 031 


dalam shahih Muslim 5/212 juga disebutkan : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3021 ) 


-0-— PB 


Oakain GE J3 Un SSI JB 3 GE buas pdl il Ui GSll3 OLS  2D53 a34 Gi 003) WSS 
| Alb die GC Gg mo LC Jah LC 

Smg an 33 GI JS Fiwado 3S Lali abal Go Ajal il ISI alag ale All slko dll Jaa) JB 

IIksab (SS 3nd Gil OLES 9 Ui sda SSI Kasasi Gokii Y IB Tio yo Es Cu Lu 0S 533 
235 alab Go JE3 sll Igo ) s2 UE LAlC Y 


sementara dalam sunan Abu Dawud 5/417 : 


Jo» Eta 1JB solo Ul Cimowaluo 14 Ju is 2 syalie Cal lis HS ISI v1 ball Le Lita 
SAI li va la Bl Ga Y cos) Ang 8 dita pa S3 US sbaelad Ja s0 All ul" sdg all 
E93 30 Aing "530 ole" JB s5 "Waah Asasi HIS" JB Seleb Ng alil Jaw» VJ "en. 
PE melo ouAto Cas 


imam Nawawi menjelaskan dalam syarh Muslim (3/473) sbb: 


LB SL JB 4 ad HI AI Go Jelaal3 23503 - UBIN 359 - Joel 5 Y dil Il 
OA 3 adas 0013 GSM » SI Ja Ad UE Jl 8 Ag aa 3 Apile da BNI 2GB Go SY 
io Ld9313 B5. Jilull slbek #slallg S5 s1 bl G0 aggkall TANI ! sulilg « Esai Git 58 awal 
Kp Us Job slh 98 an «4 lala 233 ea) Ina Als «ad Sal pb Mall 53 . 
8 Kalla Aly Alat 93 pall IE usa dadi Ul A63 Gel JB ola, Ae BI R33 
bg aljal Bo dad Ali gl IS JS Yo A9 elly an Lobi GE gl ola) gd Ela Hall Usus 
al guna II dls Yo Ja . 


2 Mas Hamzah 
Sedikit terjemahan : 


JB CB Lie All 433 Kise GE Gohan CRARA GC yalis UC 03 WSS Ta yul Uj Ulie LAS 
pl Kagalsitl ar los GI US dSaio 3S Lay ala Jp Sya Gil SI alay ale All oo dg 
Uki yan SI Ketasakatiy NI Sio u5 S3 LS Lou 


Telahm enceritakan kepada kami "Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir 
dari Manshur dari Syagig dari Masrug dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, 
RasulullahShallallahu'alaihiwasallam bersabda : " Jika seorang wanita bershadagah dari makanan 
yang ada di rumah (suami) nya bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala 
atas apa yang diinfagkan dan bagi suaminya pahala atas apayang diusahakannya. Demikian juga 
bagi seorang penjaga harta benda (akan mendapatkan pahala) dengan tidak dikurangi sedikitpun 
pahala masing-masing darimereka." 


Imam Nawawi menjelaskan dalam syarh Muslim (3/473) sbb : 
Pa YG Ns oles 30 SS 99 ella us! be Jelaallg S9 - ul 9D9 - Jolall SY Gi Jels 
US yaa RD ye Jo 93 Kd ma 253 kale Ji. SI sNID J0 SA. 


ketahuilah bahwa Bila seorang pekerja yaitu penjaga harta tuannya, istri dan budak ingin 
menginfakkan harta tuan atau suaminya, ia harus mendapatkan izin dari si pemilik harta atau 
suami terlebih dahulu. Bila sama sekali tidak ada izinnya maka tidak ada pahala yang didapatkan 
oleh ketiga golongan tersebut. Bahkan ketiganya berdosa karena menggunakan harta orang lain 
tanpa seizin pemiliknya. 


ialalls Goal ssh! Lo asgkall LSI : sulillg « isralls HAJI 93 massal INI : das : yb 518 6S 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3022 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4 las 23 elo Ijab le3 «Aa Sal 53 SRI 553 lap Lbg313 ita Jill elack , 
Kid ls Jun AS 53 ah 


Yang namanya izin ada duamacam : Pertama: izin yang sharih (jelas) dalam nafkah dan 
sedekah.Kedua: izin yang dipahami dari kebiasaan, seperti memberi sepotong roti kepada 
peminta-minta, dan semisalnya dari kebiasaan yang biasa berlangsung. Dan diketahui menurut 
kebiasaan bahwa suami dan pemilik harta ridha. Dengan begitu diperoleh izinnya walaupun ia 
tidak mengucapkannya. 


OB Layla SK Ala 9d yall JE yugi3 ami HI AE Ie ISBN os, ale ISI 15D3 
AA Ga Ian aa Pak OS al okay 9 Ela Gel U lsl 
Ol ma NI db Lo Jill . 


Hal ini tentunya bila diketahui keridhaannya menurut kebiasaan serta diketahui bahwa jiwanya 
sebagaimana jiwa kedermawaan dan keridhaan sebagaimana keumuman orang-orang.Bila 
kebiasaannya tidak tetap dan diragukan keridhaannya atau si pemilik harta suami itu seorang 
yang pelit, dan itu diketahui atau diragukan dari keadaannya, maka tidak boleh seorang istri dan 
selainnya menggunakan hartanya (untuk diinfakkan kepada yang membutuhkan) kecuali 
mendapatkan izin yang Sharih (jelas) darinya. Wallaahu A'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/988794787809996/ 
www.fb.com/notes/1079373112085496 


4235. BINGUNG ANTARA MERAWAT ORANG TUA ATAU 


MERTUA 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum wr wb.Ustadz dan ustadzah saya dapat amanah pertanyaan dari seseorang. 
Ada seorang istri yang hidupnya di keluarga suami. Dia harus merawat mertuanya, sedangkan dia 
tidak bisa merawat orang tuanya sendiri. Apakah pahala nya sama antara merawat mertua dan 
orang tua? Alhamdulillahi jazakumullahi khoiroo. Wassalamualaikum wr wb. (Suryono Yamaha). 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam. Penentuan pahala itu hak Allah, dan Allah tentu maha Adil, yang terpenting 
kita ikhlas melakukan apapun semata karena Allah. Orang tua hak tertinggi untuk dibaktii dan 
mertua ada di urutan di bawahnya. 


Si lb) giala Yah 4 ab aU gan giaa Ing 425148 al Sina AG BAN) Peta AG Jay Mi33 «9 8a ) SUN Ay 
asia ysuysd px) Usrale 2s yA su " 2p3 Ja ad Ji wd (Wa lg (Wa ca sale SJ ag) lag 
Ulos mag jas 3 Lesi A3 Ipa Sp kasi 23 Sa all Sp Lesi J3 Is 20 BJ Sp lag ANA TA) In my 

ali la HS) Ul 


Ssmll Agi3 , Renmalk jinas dual! get lis Aelanall : (OA lai: JES gila) Oma pall Gal Ya): JS (80 : US 

ra (62) St « 3 Ya iniganalel (3 3s KTT NG (3 3s V8 5 A93 6, 3 KleLale » Sian Ya Sis Long ala KG 

date « Kadek pall Kas & SA Ip AA ea Ponaled «Bai puti RASA gia pad « Says | Ka) 

Lal Wollantuy, lndp Una co ly Ya Sia Ae ly IYA ga Mil Laka LE 4 II «dil Jllnag 3) siiaslal 
(5 AJ maag: Sx 2 sin AJ: sin sanlaga A3 | U. SUS « gina gl (An Ad ulun, lari, ILsaS 3), 

gila ic AJ Wal: daan gl Liu Ya IV Soma yah Sell) ary mn gldsal | BL 1 gi yaa naga 20 Yaala IY3 38 Ia Ja 

Ty (Na, cl sala: : 3s hall (ud BI abi: | Gaia ly Sada 8 lb) Ya « 3s YG « SalY 3 Ya « 3s Yaala gsm « Sp 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3023 ) 


IYS 53 Ida « Saul) Wat y AI 2x Wala Yeo gasal IYA GAY « | Ja | "81 | saia Na 38 5 


& saiaa AI lak, ab sa Sig AI lah, sman (3 3s Asa S3) Ilax ya Sau Ha MEA (3 PEYA IYS Is 3 Aa (3 Sp 
silawala 35 (3 Za Pa AI jet. lan « 3s Uelo KG aa Ws ya kraa Wal Ap Wal 3x SI 34 Slu Ma 3 3, ala 3 Ada du 
Isl Wat, « sa) Uc OM ad Alat ya gila an 


Fokus : 
saia NVS pa BUY Ke gada Lag Jahe ala gay eh Lag ah alaahual € Ha H5 Uya Lay lam ya Sky Uaa gatid « gi Ya Ya 
MAY 33 Aa (6 3s sila j5 


Didahulukan dalam berbakti dan memuliakan paling terdekat dari kerabat dari kedua orang tua lalu 
kerabat bukan mahrom seperti anak paman lalu mertua. 


ab ud SI ass (101 402) 
Jae pal (Si gag le Al ak Hail) Olla Tile C3 Jp SI A50 ulullly S3 ASI Lo 
SI ani 1313 Aol JB JSI da3 Kali 4333 JB el sal ade ES 


kal Jus (2! 633) 

Uli si dag ala all ali - ai cadar Tile CS L0 ASLI A20 Suludllg Sal ASLI Ls 
puall Jka5 II Lu sostata ISS Jl Jel3 dasi JB "JSI ad 2 335 1JB Bl jall ole GS Asi 
CE yo k23 23 UI 3S WE logis AL 6 ala. 


Meskipun demikian hak suami harus didahulukan, gambaran : 


duo lo 149-148 darouo JaNl 2 ya GBI dlu: 

J9 le2595 Jalu il ol ul 2299» sud A20 98 Lesti Jigisg Jo lu JI Jgis ole Bgis adi ul Lao jg 
LI Jb Jaya 93 plug ulek Giiliul8 Ly 0 ll y8 lasul S9 Jl dl sll yo ps3 N Ll 
la 212 Al og all Jawa bag A9 ul 38 el35 elol Lal Jl Alis lagu Lulo pi el wali 

aa Pa ee na 
Wi muo Lgale8 lealo ain 


Dan wajib mendahulukan hak-hak suami mengalahkan hak-hak kerabat bahkan haknya sendiri 
pada beberapa bagian, dan dikisahkan bahwa sesungguhnya ada wanita yang suaminya pergi 
dan berpesan janganlah kamu turun,padahal dibawah ada ayahnya lagi sakit terus wanita tadi 
minta izin nabi SAW untuk turun trs nabi menjawab taatlah pada suamimu tak lama kemudian 
ayahnya mati, terus minta izin lagi pada nabi tapi nabi menjawab taatlah pada suamimu setelah 
ayahnya dikubur disampaikan padanya bahwa ALLAH telah mengampuni ayahmu karena 
ketaatan pada suamimu, Nabi Muhammad bersabda : "jika aku memerintah pada seseorang untuk 
bersujud pada selainnya, niscaya aku aku akan memerintah seorang perempuan bersujud pada 
suaminya karena terlalu besarnya hak suami terhadap istrinya, maka haruslah wanita tersebut 
membahagiakan suaminya. Wallahu a'lam bish-showaab. (DA) 


Dan link berikut : 
www.fb.com/notes/piss-ktb/3309/793096434046500 


Namun jika bisa membahayakan maka hak orang tua didahulukan dari hak suami. 

cp og as A93 IS ole lapis AM UB wall 5 salil Jos ISI lu Logsos0 158 Jo Jel9 
MUJAWIB : Ghufron bkl, Rampak naung, Abdurrofik Aodir 
LINK DISKUSI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3022 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/949248998431242 
www.fb.com/notes/piss-ktb/4235/961902200499255 


4364. JIKA SUAMI BERKATA KEPADA ISTRINYA "KAMU 


JELEK" 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Misalnya suami berkata kepada istrinya: "kamu jelek". Nah kata kata itu bisa 
masuk tholag kinayah bukan ? (Lubb Nuktah). 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Perkataan suami kepada istrinya: "kamu jelek", tidaklah termasuk thalag 
kinayah, namun haram dikatakan jika istri merasa tersakiti. Perkataan yang tidak menyerupai dan 
menunjukan pada lafadh lafadh thalag baik shareh ataupun kinayah contohnya : minumlah kamu, 
makanlah kamu, kamu jelek dll, maka perkataan tersebut tidak termasuk thalag, walaupun disertai 
dengan niat karena perkataan tersebut tidak mengandung makna thalag, dan niatnya dianggap 
hanya niat saja tanpa ada perkataan yang mengandung kata-kata thalag, sedangkan thalag tidak 
sampai diucapakan (thalag dalam hati tidak Jatuh). 


SAY sudi dilel 
AS sig LSI si kok di ito HWI EWA Ay R0 WES « ul a29 GAJI Jaiby lo 09 GalS) REug 

dag Jl Jul 99 309 Usiiao Rom lesi LS Gulo Sgiwdl oraiclg 9 wiS Asa) lo 98 lelob & jitos 
Aa 3 SL SOLI PWA Ai ga cats el UUS Al msl 3 aja Bill cam Dal ee 
lolos! gia dl dr gi dl Ul JB Ai Leul 99,3 mu03 Ros. 


YY all - IV a - Sogill all KuD0 - £ ga-all 
log stw 9 cnogbl 9 yu Sl 9 LSx28I UgiS BNI yo Gali ade Ja X9 HAJI Aiu bo bol "Juni 
lisdgl gl Hall Jaisu Y ball UI S3 ls Hall uga Y vb ds Ansul log Jb Ul I,bg Ius 

dil 5 non RAY GUI Ul Li 389 Gull 5 2x00 oli289Y HWI 


113 yo 3 555 dola8 al Jais ual 3 49 AISI 
saia Sasa: Ags Gila Kode Jar X9 HOW Au lo : ladanl : lawd BANI 493 mall Ic log 
gi YG Isa 9539 doy3 gl duos Gulo calo AVI Jobg slim log rutuslg iwagblg gu wulg MS 9 10383 

dal Jum Yg Kill d 00 29 olisdgl Jo HWI Joisu Y MY ol lg Hb 


XII Joy Y MY olgi Ula Hb U ga NG Id 939 daud gl Abs Cul9 


| | Doll dio A6 YA REI io ye Ela Gu 
Hb gi Y da3 gl daulo Lulo eble dll Lg s00939 SaRSl9 gu ml 9 MS go HWI dc Ju N log 
Sd Jasa Aib ye yai3 33 H9 4 dal dya R39 SIA R33 II3 Hall Jatsy Y VY ola ala 
Sola JB wal Satu SIS Ng ae am all ole asas salleiralgaf Sal 
bus S39 susila 


Ve 08 Bakal ag Kd All 
ang all 9d Gsdl »5 mall Gktll Sonata 8 tdll c9g oa gl Std Isl. Ul Casual 
Io! mudi 9 SAkoll ai Jam gl Jab s9 29 jl slaal 98 1) wall9 .dol II 99 elo Kuy 
DIDI Ly Lis MS 0 agl9 yELAIG all a» lo J3 lc Jonllg saya U sAll9 “dol ,SIL 


FOKUS : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3025 ) 


Kesimpulan : 

Perkataan yang tidak mengandung / bermakna thalag seperti : kamu cantik dan kamu JELEK, 
maka perkataan tersebut tidak masuk katagori thalag, dan tidak terjadi thalag, walaupun disertai 
dengan niat. Wallaahu A'lam 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Kang Dul, Kakek Jhosy, Jasmail Jeep 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/948273265195482 
www.fb.com/notes/986776181345190 


4537. HUKUM ISTRI MEMINTA NAFKAH BERLEBIHAN 


KEPADA SUAMI 
PERTANYAAN : 


? Izza Azzahra 
Apakah seorang istri berhak memintah nafkah berlebihan kepada suaminya..? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Dalam surat at tolak ayat 7 Allah ta'ala berfirman : 


3g Al JaSaw BBI Lo VI Lusi dll CAK, Y AU SBI Lao Sala 845 Ale j3 Lag Via Lo das 93 Gala 
| | kera 


" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang 
disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan 
kepadanya.Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." 

Maksudnya, seorang suami hendaklah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang kecil 
berdasarkan ukuran kemampuannya jika dia mampu, jika suami tersebut fagir maka wajibnya 
seukuran kefakirannya tersebut, maka ukuran nafkah berdasarkan hitungan keadaan orang yang 
menafkahi dan kebutuhan orang yang dinafkahi dengan cara berijtihad berdasarkan kebiasaan 
hidup yang berlaku. Allah tidak membebani orang yang fagir sebagaimana Allah membebani orang 
yang kaya. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir al gurtby (18/158-160) : 


5) lagale gw9y K5 Aam 8 dc susul ono leg ng, dc Ro JI Gaul SI" dad": dlu dg3 
dl Fail 0 dog Siiodl 50 JII cawbn Kiai 8. Jl 8 da3 1 483 US yog . lc lego US 
doll il S0 ole og AL 
sasdl WS lo Sio Jail WS) X SI babi Lo XI Lu WI AL : Ju de Ul al. 

- kitab tafsir at tahrir wat tanwir ibnu asyur (29/331) : ' Fa 
HB Lo NI Lusi WI AS) Y 


" Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan 
kepadanya." 


ade Hiku X : bila JB Isgg - Wi yato yo JSI Giidll yo Wlku N Ob le Giioll El! dio sgvoidllg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3026 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 us Sl Libaiu glg Sg g0lb leiluSI9 Lado Giiall elus ade Ja US ISI usai . 


Maksud ayat tersebut adalah merasa cukupnya orang yang diberi nafkah misalnya dengan tidak 
meminta kepada orang yang menafkahi melebihi kemampuannya.oleh sebab itulah ulama' kami 
berpndapat bahwa orang yang dalam keadaan sempit/miskin tidak ditalak jika dia masih mampu 
mengenyangkan orang yang dinafkahi dan memberikan pakaian dengan ma'ruf walaupun dengan 
kesulitan, maksudnya tidak sampai menjadikan madhorot. Wallohu a'lam. 


2 Muhib Salaf Soleh 

Nafkah itu dilihat dari sisi si pemberi nafkah bukan dari sisi yang di nafkahi karena itu , jika si 
suami tidak mampu memberi nafkah lebih , maka dia tidak berdosa dan tidak ada hak pula bagi si 
istri untuk menuntut nafkah lebih kepada suaminya. Sebagaimana di dalam al guran : Hendaklah 
orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Surah At-Talag (65:7). Wallohu 
a'lam bis showab 


Lg eta Grena 
3 All ud dal JB , bis XI y9s plus dl 9 pull 99 Ro Jl J3 Ky BRO A59 JI Asa Ul 
539 503 “dit yo Ta 9 Gia : alks dil le gua Jo ll Y gua Jb ol) tile ya » elus 
Jel adil 9 Img yaa S0 Ul Jean BBI Ls XI Lusi WI SY all ob Lao Saja 8), Wc 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/994800610542747/ 
www.fb.com/notes/1079382298751244 


FASKHU - THALAA - RUJU' 

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan thalag dan 
ruju' nikah. 

F0116. PERCERAIAN ITU HALAL TAPI DIBENCI ALLAH 


Oleh Mbah Jenggot 


Perceraian sudah terjadi pada zaman Rasulallah dan shahabat. Dan perceraian adalah sesuatu 
yang di benci oleh Allah meskipun halal. Namun ada sebagian golongan yang sangat ingkar 
terhadap bunyi teks hadits tentang pernyataan di atas bahwa perceraian hukumnya halal tapi 
dibenci oleh Allah. Hadits tersebut adalah: 


SIS AI JI Judi Cak 
“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (thalag).” 


Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud (2/255) dan Ibnu Majah (1/650) dari Abdullah bin “Umar. Hadits 
riwayat dari Ibnu “Umar tersebut banyak yang menilainya dha'f, di antaranya adalah Ibnul Jauzi 
dalam al-'llal, Abu Hatim dan ad- Daraguthni (mursal). Namun, ada juga yang mengatakan shahih, 
seperti al-Hakim dan as-Suyuthi meski penilaian keduanya tidak disetujui oleh al-Munawi. (Faidh 
al-Gadir juz 1 hlm. 107-108, al-Manhal al-Lathif hlm. 71). 


Al-Ajluni (Kasyf al-Khafa' juz 1 hlm. 24.) mengatakn hadits tersebut mempunyai syahid dari hadits 
ad-Daragathni dari Mu'adz secara marfu'. Al-Ajluni juga menuturkan bahwa al-Hakim 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3027 ) 


mengeluarkan hadits tentang thalag yang dinilai shahih oleh beliau, yaitu: 
SAB La Gak 3 AI Jet L 
“Perkara halal yang dibenci Allah adalah cerai.” 


Al-Munawi mengatakan: hadits ini shahih atau hasan dan diriwayatkan oleh al-Hakim (no. 2794|. 
(Faidh al-Gadir juz 5 hlm. 501). Memang al-Hakim adalah salah satu ulama hadits yang di kenal 
mudah menilai shahih satu hadits, sehingga banyak ulama yang melarang menggunakan hasil 
tashhih hadits al-Hakim tersebut kecuali sesorang yang ahli betul atau kritikus di bidang hadits. 
Akan tetapi dukungan dari al-Munawi mengenai hadits di atas sudah lebih dari cukup dalam 
menentukan status hadits yang kerap di permasalahkan tersebut. 


Setelah mengetahui hadits-hadits tersebut berkisar antara hasan (li ghairih) dan shahih, maka 
penilaian salah satu pendukung kaum Wahhabiyyah, yaitu Sami Muhammad menantu ulama 
Wahhabiyyah, Ibnu Utsaimin, bahwa makna hadits tersebut tidak benar, adalah kesalahan fatal. 


Maksud dari hadits di atas adalah Allah membenci talak di pandang dari sisi bahwa talak dapat 
memutus tali hubungan (perkawinan) yang menjadikan terhambatnya kwantitas umat. Bukankah 
setan sangat menyukai perceraian? Dan ini menunjukkan bahwa Allah membenci apa yang 
disenangi setan. (Lebih jelasnya bisa dibaca Faidh al-Gadir juz 1 hlm. 107). 


0011. Thalag Tiga Yang Diingkari Oleh Suami 
PERTANYAAN : 
2? Vidhie AdeZemuwa Sayank 


Para ustadz bagaimana hukum talag 3 yang dituliskan di selembar kertas dengan ttd 2 saksi serta 
ttd si pihak laki-laki yang dipaksa mentalak istri mudanya oleh istri tua, namun kemudian si laki-laki 
ingin rujuk karena menganggap dia hanya menalag 1 sj thdp istri mudanya, jika melihat 
brdasarkan selembar surat talag yang ada maka talag 3 jatuh dan si laki-laki tidak bisa rujuk lagi, 
namun dengan alasan keterpaksaan maka si pihak laki-laki ngotot dia masih bisa balik rujuk 
kembali, mohon minta nasehat ilmunya, syukron ! 


Saksi bersama si laki-laki mendengarkan ikrar talag 3 yang dbacakan lalu si laki-laki ttd. Kt suami 
dia cuma tanda tangan saja, tapi di hati tetap talag 1, namun bukankah talag tak bisa dimainzkan, 
katanya sebagai contoh kita tidak bisa seenaknya bilang "kutalak semua wanita di psar", kalau 
ternyata ada istri kita di pasar katanya jatuh talag pada istri kita benar ya begitu ? Sebenarnya tak 
dipaksa banget juga paling secara fisik hanya intruksi biasa saja, karena selama 4 tahun baru 
terbongkar, dan istri tua ga rela dimadu makanya disuruh mencerai yang muda , , dan sang suami 
mau2 saja buktinya mau ttd. 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot 


Afwan tholag sudah jatuh 3 karena saksi tahu sendiri bahwa suami telah mengucapkan talak 3. 
Urusan dalam hati pada kasus ini tidak bisa dijadikan alasan karena belum masuk katagori 
DIPAKSA dari sudut pandang figh. Jika pingin kembali/rujuk bisa saja, tapi dengan akad nikah 
baru, dan sebelum akad istri harus nikah dulu dengan lelaki laen dan sudah ditalak 3. Temen2 
disini siap untuk menjadi muhalilnya, silahkan pilih.he2 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3028 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0040. Keluar Pada Masa Iddah 
PERTANYAAN : 


Zackiah lengin Setya 


Assalaamu'alaikUm......maU nanYa HukUm KelUar Ketika Masa Iddah.....? tapi Di sitU kelUar Ke 
RS karena nunggU orang TuanYa.... monGgo......musyawirot.... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam. Tidak di perbolehkan, keterangannya diambil dari Hasyiyah Bujairomi 'Alaa al- 
Khootib IV/52 


2... ce. 0 .. 9 2. 0 Pu 2 0. 2 0 .. 0 ge . 0 - a 2. 2 .9 Pe oi... 2. » 0. 9  o- 
WIL de Aa Rame TUK Yk Se bs if Ob aing ab ajja Le Ai Je Geitae JA 1 K3 
Tn 2... o- - . & 0 ae ... 9 Re - Pa - 23. - read £ 2 Ie Pad 2.9 0. 0 - Haa 
nee ep Ll 33 mal JWSUI Id 7 pra. Sao mao na 
SUS pay Bl JI Seat) Boy DU ega «US. 
BOB. Le. o - 0. 2. - - 0 - - 0. - 
So Uta ah yi er Fil tnya Gi (May 


Tujuan Pengarang kitab membatasi bolehnya keluar bagi wanita yang sedang menjalani masa 
idah bila ada HAJAT (kepentingan, seperti bekerja mencukupi kebutuhannya) itu sekaligus 
memberi pengertian juga diperbolehkan baginya keluar dalam keadaan DARURAT seperti dia 
khawatir akan keselamatannya, kehormatannya, harta bendanya, khawatir akan keselamatan 
anaknya, maka diperbolehkan baginya keluar rumah sebab adanya darurat tersebut, ini berarti bila 
tidak unsur diatas tidak boleh (haram) baginya keluar rumah tanpa ada keperluan seperti seperti 
diatas semisal keluar untuk ziyaroh, menengok orang sakit, menjalankan usahanya agar hartanya 
bertambah dan lain sebagainya. 


Keterangan (dan lain sebagainya) seperti keluarnya untuk menjenguk jenazah suaminya, 
ayahnya, maka keluarnya tidak boleh. (Hasyiyah Bujairomi 'Alaa al-Khootib X1/285| 


Namun bila keluarnya ada HAJAT (keperluan) seperti mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan 
dirinya (bagi wanita yang menjalani masa iddah sementara tidak ada yang menafkahinya ) hukum 
keluarnya DIPERBOLEHKAN 


Ba 23 2. 28 2, NA Soe Ma . .... - 2, 203 0-8. ..9 IIS 0-23 3 — 90 Pan 9 

IS WS Jap) WAS & gaming Ge NIS Alli CI Kpd sb0y Bae) Bb) Be AAA Li jne Isl (Rel UI) 

AE EN 2 Ka BR aa Doa WTS ada Sana P3 Naa Sen ON NN AN PN Te PON Ke INNP Panai MENGAN PR DA 

Bi Ferbonli aypuiy JP ary OLS) obat pal elit Ole Amy Ag Uetorlon Unta oya Led S4 dj Lai com U bkan 
9... 


Hii DSA yel IS Bogo YO Ui Wilaa JA AI non ja Le ng Ga Ul 
ah be alis Un pl cma SAI kobra JI GIA SMU Ul AI BUS sent 
ba ag L. 


Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya 
sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan : 


» keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3029 ) 


yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyagoh 


» keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain menetap di 
rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll. 


Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak 
memungkinkan melakukannya pada siang hari. 


REFERENSI : Al-Bujairomi “Ala Al-Khotib XI/284, Al-Bajuri 11/1383, Syarah Al-Yagut An-Nafis 
hlm.652-653, Nihayah Al-Muhtaj VII/ 157, Al-Hawy Al-Kabir VII/324-326, Asy-Syarwany VIII/255 
0038. Muhalil Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami 
PERTANYAAN : 


Yons Yons Kharisma 


Assalamu'alaikum..maaf kepada pengasuh dan dulur sekalian saya mau tanya ne..ini kejadian 
yang nyata bukan cerita, ada seorang suami bernama anton(nama samaran) mentalag istrinya 
mira (nama samaran) dengan talag 3, singkat cerita mira tanpa sepengetahuan anton mencari dan 
akhirnya menemukan mahallil bernama rudi(nama samaran)yang sudah beristri,akhirnya mira dan 
rudi menikah dengan hadiah 4 juta yang di berikan mira kepada rudi atas pernikahannya(bukan 
mahar),selang beberapa waktu anton mengetahui bahwa mira sudah menikah lagi dengan orang 
lain.dengan beberapa musyawarah di lakukan anton kepada rudi agar mira kembali kepadanya, 
tapi rudi menolak dan tidak mau tau dengan talag 3 antara anton dengan mira juga rudi sudah 
terlanjur cinta sama mira,terjadilah percekcokan,dan masalah ini belum menemukan jalan keluar 
sampai sekarang,sampai anton pun ingin balas dendam akan mengambil istri rudi yang 
pertama.yang jadi pertanyaan : 


I-apa syarat jadi seorang muhallil. 
2-benarkah yang di lakukan mira mencari mahallil tanpa sepengetahuan anton 
3-bila rudi menceraikan mira hanya untuk kembali ke anton, sah kah perceraian itu 


4-bagaimana jalan keluarnya supaya damai dan tidak terjadi percekcokan.sebelum dan 
sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih... 


JAWABAN : 
Nur Hasyim Juragan EsKrim 
waalaikm sim wr wb 


1. Muhallil hanya istilah aja. Istri yang udah ditalak 3 oleh suaminya tidak blh kmbli lagi k swamixa 
tersebut sbl menikah dengan orang lain. maka orang k3 ini disbt muhallil (yang menghalalkan). 
Suami barunya ini harus mencicipi si istri sebelum menceraikannya. 


2. Menikah dengan orang lain, sepenuhnya haknya istri. tidak blh ada paksaan dari orang laen. 


3. Sah-sah saja 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3030 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4. Mira udh sah jadi istri rudi. maka bagi orang yang berusaha memisahkanx adalah dosa. apa 
yang dilakukan rudi udh benar. Pertahankan hak sampai darah penghabisan. 


0044. Cerai / Talak Melalui SMS 
PERTANYAAN : 


Moldiy Jomblo Akhir Jaman 

Ana mau tanya sah kach kita me nalak istri kita melaluwi tulisa sms atau emael...?? mohon 
penjelasannya? 

Husnul Khitam 

Assalamu'alaikum, sahkah thala@ via tlpn/sms.? kalau sudah ada di doc tolong boyongkan 
ksini.mator sklangkong. 


JAWABAN : 


1. Masaji Antoro 
Bila ada niat talak dari seorang suami yang mengirim SMS atau e-mail tersebut maka jatuh talak, 
bila tidak ada niat talak tidak jatuh.. 

3 ip ay SI 5 DP yA oa P3 BUS Lage Jo Sl 3 Jas 


(PASAL) Menulis talak walau berupa kalimat talak yang SHORIH (jelas, seperti kata talak, cerai 

dan pisah) hukumnya menjadi KINAYAH berarti bila ada niat dari suami maka jatuh talak, bila 
tidak ada niat tidak jatuh... | Asna alMathoolib 111/277 |. 

ALS 33 ALS Il manah CS PUS LS ya BLS US ji IS yg WTI SJ, 

| Asybah aw annadhooir 1/489 |. 


2. Mbah Jenggot III 

Kalo melaui telepon sah,karena syarat talag jatuh g harus didepan istri,yang penting bisa didengar 

oleh diri sendiri . 

SI Gie Wat Ipad Ja GI Ol eror Kb IAI JB dani peang V3 So dp do SW LI Ld Ig 

AA SY GI API SIB dadi Tenang OT AHLI Bel beta IA RSS md MY Y GE Ia SI sit 
A2 PT MI Ryo Je dl Lem Jaa Hy AYI Ja 1 NU pig Gasal! OP II IYL 3 pdl 


3. Katibpcnu 

HASIL MUSYKERWIL (MUSYAWARAH KERJA) 
PW. NU JAWA TENGAH TAHUN 2013 

KOMISI BAHTSUL MASA'IL WA@I'IYYAH 


3. TALAK VIA SMS 

Deskripsi masalah: 

Seorang suami mencerai istrinya dengan menggunakan kalimat talak yang shorih (jelas). Kalimat 
talak tersebut ia sampaikan menggunakan alat elektronik berupa ponsel via SMS. 

Karena SMS berisi kalimat talak yang ia kirimkan kepada istrinya itu tertunda pengirimannya 
(pending) akibat sinyal yang tidak bagus atau sebab lainnya, ia mengirimnya lagi dengan maksud 
supaya cepat terkirim. Saat sinyal handphone sudah bagus, sang istri menerima SMS dari 
suaminya sebanyak dua kali. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3031 ) 


Pertanyaan: 

a. Apakah talak via SMS itu dianggap sah (jatuh talak) ? Dan 
apa saja persyaratan sahnya talak via SMS tersebut ? 

b. Dalam kasus diatas berapakah hitungan talak yang dianggap 
sah ? 

(Pertanyaan dari PCNU Kota Semarang) 


Jawaban: 

a.Sah dengan syarat niat talak, atau dilafazkan saat menulis atau sesudahnya. 
Karena talak dengan tulisan termasuk kinayah. 

Perlu diketahui bahwa talak dengan tulisan tidak syarat terkirim kepada istri . 


Keterangan, dari kitab: 
1. Fat-hul Mu'in (I'anatut Thalibin juz IV halaman 16, maktabah syamilah) 
Ip Ja pai SL gaya Ge Uasiay MS Ie Bala SU AB SULUNG ya dj as | Hd maya SA 


aa. 3 


KTA Uu LI s3 wa 


2.Hasyiyah Al-Jamal “Alaa Syarhil Manhaj juz 18 halaman 138-142, maktabah syamilah, 4/332- 
20, cet. Daar Ina 1 Tua a baka Beirut: 


90.9 


Men Ta GI AR SS MS Ob Na 


3. al-Muhadzdzab juz II halaman 83, maktabah syamilah: 
ai db asli Olbasal Jataiy SUball pil Jari BSI oU BU akad ya dj ar baik al BU LS) Jaa 


. 8. 8 38 BG 


Las pn GUI 
ag DB Ag bi JA Jejak Ya Ya TO ab 4 KALI IE op LS alba 4 ep HI, 
Aa Bu ag Aa BU Aj aka BILA latah ya Gb ga di yg Ob, 


b.Talak dihitung SATU, karena yang kedua tidak diniati talak, tujuannya hanya supaya cepat 
terkirim 
Keterangan, dari kitab: 


3. Al-Fatawa Al-Fighiyyah Al-Kubra juz IV halaman 159 s/d 161, maktabah syamilah: 


0-0. 0-00 


Pa Ke Ona Hawa 
IP UE ih yee Ji A3 Ke Ol Uang 
GI ge La ya Tia Pe na 


ab WL Hb 1 JB 15 edi 3 J6 
eU SAY SE lan Aa SO 3 KL JAS ag DA DG DP WE dea ah 3 9, 


#.9. 


G3 Sia an 4 D3 JB Ob Ab AS Cat DU oa) salib 4 os JG Ol, ole 


2. Bughyatul Mustarsyidin halaman 474, maktabah syamilah (halaman 225, cetakan Al- 
Alawiyyah): 
Peak Haa ye it oh Oya AN et Alan AF, alis aa Are 5 Gi an 


Pen n aan Ihya 8. - Pi 


sass Gil Yf ta Kai Dl Ka SE IL ph HA Pena bc 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ditetapkan di : Sarang, 31 Maret 2013 
Pimpinan Sidang : KH. Rosyid. Demak 
Perumus : 1. KH. Khoiron, 2. KH. Abi Jamroh, 3. KH. Rozigin 
Mushahhih : 1. KH. Anig, 2. KH. A'wani 


Wallaahu A'lamu bishshawaab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/453740211315459/ 
http://fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/570951029594376/ 


0368. SEPUTAR 'IDDAH WAFAT 
PERTANYAAN : 


Ahmad Sholeh Shofi 


Assalamualaiukm. Apakah boleh seorang perempuan yang sedang menjalani iddah wafat itu pergi 
ke mall, super market, atau tempat 2 lainnya? klu tidak boleh sebatas mana yang di perbolehkan ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. TIDAK BOLEH KECUALI DALAM KETENTUAN-KETENTUAN DIBAWAH INI 


LIL le test Af Kol GI UK andi (lp tedlor OS (dal cp Iya Aognali lgu Lollei rta Ae Letnan! pas : aa 
AN AA GA Dee ab die Dia JAN og SAI Pp 
Sm UB Uta pad 3 Ceri Bd Lemas el Upah d. 
Tujuan Pengarang kitab membatasi bolehnya keluar bagi wanita yang sedang menjalani masa 
idah bila ada HAJAT (kepentingan, seperti bekerja mencukupi kebutuhannya) itu sekaligus 
memberi pengertian juga diperbolehkan baginya keluar dalam keadaan DARURAT seperti dia 
khawatir akan keselamatannya, kehormatannya, harta bendanya, khawatir akan keselamatan 
anaknya, maka diperbolehkan baginya keluar rumah sebab adanya darurat tersebut, ini berarti bila 
tidak unsur diatas tidak boleh (haram) baginya keluar rumah tanpa ada keperluan seperti seperti 
diatas semisal keluar untuk ziyaroh, menengok orang sakit, menjalankan usahanya agar hartanya 
bertambah dan lain sebagainya. Keterangan (dan lain sebagainya) seperti keluarnya untuk 
menjenguk jenazah suaminya, ayahnya, maka keluarnya tidak boleh. | Hasyiyah Bujairomi “Alaa 
al-Khootib X1/285 |. 


Namun bila keluarnya ada HAJAT (keperluan) seperti mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan 
dirinya (bagi wanita yang menjalani masa iddah sementara tidak ada yang menafkahinya ) hukum 
keluarnya DIPERBOLEHKAN 


Ba 2 22 28 2) NA 3 000 0 2. - 2,2 208 0. 8... @ 2380 202 3 90 ... 8 
IS WS Jap) WAS & geniny Ge NS Alli CI) Read sby Bae) Bb) Be AAA Ld jpn si (Rel UI) 
- - PAN ne 0. ag 9 - Tere rara sa -9 g g 45 9 23 S3 Pan Ea A03 ye 0. 0 Ion 3 Ha 2 ia 
SI dero) ayal y JA gang OLS) ualety Ala el, Ale Gd TPI Ud Letorlon Lelaki ya Led S4 (dy Lek Koni U bana 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3033 ) 


3 gg, 


tia Aa cal Rn daya Dah UI Wayan JA AI non ja Le ng Ga Ul 
ob NI Hat Layu Lan 1) Lele Jo IIS DL Yu Ja om SA US lis, Pi 
ba Kan 


Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya 
sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan : 


» keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan 
keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyagoh 


» keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain menetap 
di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll. 


Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak 
memungkinkan melakukannya pada siang hari. | REFERENSI : Al-Bujairomi “Ala Al-Khotib X1/284, 
Al-Bajuri 11/183, Syarah Al-Yagut An-Nafis hlm.652-653, Nihayah Al-Muhtaj VII/ 157, Al-Hawy Al- 
Kabir VII/324-326, Asy-Syarwany VIII/255 |. 


Jadi hukum untuk orang iddah tidak ada hukum yang lebih ringan lagi, artinya hukum seperti di 
atas sudah paten, maksudnya, barangkali ada ulama yang berfatwa lebih ringan ? Jawab : Tidak 
tertawarkan karena sudah ada dalil nash tegas dalam al-Guran AS. At-Thalaag ayat 1 


sa ea IS AS: 

Sl: Sad , « 2 tadi 2 Jl Ku Lea Ika sai Ipad da af Bana! Je ALI Oa) 
se JA oa IN ea Spa Y,. SI yah ten pa GD) Laga ur amp aa JP S ledl 

Ia Hi Ka ep 3 Lead did in HA ON ih GM en Ob Ad Ol duda ea 
Kewajiban menetap dirumah IDDAH. Hukum Syara' mewajibkan bagi wanita yang menjalani masa 
iddah menetap dalam rumah saat terjadinya furgah atau mati suaminya berdasarkan firman Allah : 
"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 
kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" (AS. At-Thalaag ayat 1). Dan 
tidak diperbolehkan bagi suami juga selain suami mengeluarkannya dari rumah tersebut, juga 
tidak boleh baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalammasa iddah terdapat 
HAK ALLAH, mengeluarkannya atau keluarnya dari rumah iddahnya berarti menentang apa yang 


telah menjadi ketetapan syara' karenanya tidak boleh bagi seseorang menggugurkan hukum 
tersebut. | Almausuu'ah al-Fighiyyah IV/248 J. 


0504. ISTRI MENIKAH LAGI SETELAH 10 TAHUN 
DITINGGAL SUAMI 
PERTANYAAN : 


Irul Kusnia Wati 


Assalamu'alaikum... nitip pertanyaan dari temans... sebut aja nmnya tini.tini nikah sm toyyib. baru 
3 bulan tini hamil setelah 6 bintoyyib menghilang tanpa kbr,tini dah berusaha mencari toyyib tetapi 
juga g'ketemu...thn bergnt thn g'terasa dah 10 thn...karena ayah tini g'tega liat tini hidup sendirin 
ngidupin buah hati...akhirnya ayahnya menjodohkan tini. pertanyaannya apa boleh & sah jika tini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3034 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nikah lagi dengan laki-laki laen...? suwun.. 
JAWABAN : 
Yupiter Jet 


Langkah pertama... harus melalui / melibatkan hakim, ketika seorang suami hilang entah kemana, 
maka hukumnya ada dua pendapat... 


1. @oul godim, istri termasuk kategori yang berhak mengajukan fasakh, tetapi harus menunggu 
sampai empat tahun, asumsi ini sebagai ukuran kepastian matinya si suami, setelah empat tahun 
habis, si istri harus menjalani iddah wafat (4 bulan 10 hari), setelah iddah habis baru dia bisa 
menikah. kepastian dan penentuan kematian si suami harus melalui hakim. ketentuan hukum ini 
berdasarkan ijtihad Sayyidina Umar RA. 


2 Aoul jadid, istri TIDAK boleh fasakh dan harus bersabar menunggu nasib, pendapat ini 
berdasarkan goul/ijtihad sayyidina Ali KW. 
Ur FS gamis UT Of adl Bj yag (Wae) OVJ dai op Lis latily Lena BLN cas II (Juan) 
ot Lagati da0 di Km) MI ya jae Lia Kla ye Ld dl Ayat Dony Oi 1 Tar EL UP JAS UM ge sy 
43 j4L OB Cole Ya Aid para Usia ee oa Fed! jer BP 0YI" Ca Pad Ul al fto ade - 
| Ia Ram GI SI EA NY tema Wal dil meal yag MA GI yag (IE) dal — ebi ai 3) 
Bp Hey "ya pelat Ca mai "dala le Jp enakan din Al hye Sig tetang TM GO SM 3g 
Kaka MAA gi UI OP wo yag REA Lon ad lega cemiadl Bj Lean nh Ilir OY iiid, LS YI, oya 
Pay Bela dia Gesang GAS OVJ dis AI any AS OP Olagy Lepai PIL Ba Ami P Uma aa 
B8) das Ugal Korg Oil AU OY 2Anes 
|almajmu' 18/155 | 
Ini lengkapnya...dari ibarot almajmu' 18/155 : 
Co UP PS mi Ul Wol ea Gd ya 3 Wae 1 OVJ dai aye Lie lai 4 Leorgy BL A3 ISI 2 Jas 
BASE Oo Laga da0 AI any Dab 1 yag eat lal ye OS del giaa Dory Ol Balaar Ur AR YP LAS at 
SA Aa M3 Lipa JS USG jne YUL AAA lay Unta bb plat Tem! jer II SY 9 mp3 € Atas Ol Lal € otaa 
dil 
| Fashlun | Apabila seorang istri kehilangan suaminya dan tidak ada berita (tentang kondisi dan 
posisinya), maka ada dua goul : 


1. @oul godim, si istri berhak melakukan fasakh lalu menikah. pendapat ini berdasarkan riwayat 
dari Umar bin Dinar dari yahya bin Ju'dah, bahwa ada seorang laki-laki yang disukai oleh Jin, 
lantas dia hilang meninggalkan istrinya. Lalu Si istri mendatangi Umar bin Khottob. Dan Umar bin 
Khottob menyuruh si istri untuk menunggunya selama 4 (empat) tahun ditambah 'iddah wafat (4 
bulan 10 hari), setelah itu diperbolehkan menikah. Umar berijtihad seperti ini dengan alasan 
(menggunakan giyas awlawi) bahwa ketika seorang istri dibolehkan minta fasakh karena kondisi 
mandulnya suami atw karena tidak mampunya suami memberi nafkah, maka kondisi ini (hilangnya 
suami) jelas lebih memungkinkan untuk fasakh. 


TS dye SIA EP Ie Tah BOY SI EA IN SY Tamil V ad dl mual ay kaki Bd ya, aw 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3035 ) 


4527 9) 


2. @oul jadid dan ini goul yang shohih, si istri tidak boleh memfasakh, alasannya, dalam hal harta 
suami ketika si suami belum dipastikan kematiannya maka hartanya tidak bisa dibagikan sebagai 
warisan (dijadikan tirkah), yang karenanya tidak boleh pula menghukumi si suami telah meninggal 
sebagai alasan untuk bisa menikah. 


2 Ita OY ii jne YO y Oren IP HE) ya pelag Go mai (ll Male de J3 dana dis Sl by ae Sy 

SAI ya y AAS Kanan ad Lega 3 Coral RAI ea 

Adapun ucapan Umar....si istri harus menunggu 4 tahun.... Ini berlawanan dengan ucapan 
Sayyidina Ali yang menyatakan..... harus bersabar sampai diyakini kematiannya (suami)..... 


@oul Umar ini Juga berlawanan dengan status fasakh karena mandulnya suami. Mandulnya suami 
bisa menjadi sebab bolehnya fasakh, dan fasakh karena mandul ini adalah fasakh karena sesuatu 
yng sudah tetap/nyata. Sementara fasakh karena sangkaan kematian suami adalah fasakh karena 
sesuatu yang belum pasti (baru asumsi). 


Jadi, goul Umar berlawanan dengan dua hal yaitu goul Ali dan kriteria fasakh. 
Saba Uni ad AR ON tan AI eny jae ya elugy Ul j3 Bb Sae Ana ria gai Uh al Sy US Ob 
BW Sae Leste Korg ML al Al OY Anni lgi) el 


Bila kita menggunakan goul pertama (godim) maka si istri harus menjalani masa menunggu 4 
tahun plus iddah 4 bulan 10 hari. 


AA SU Laga Cb ya BAM eka aa Gluul pt JU 


Abu ushag berkata: (penghitungan waktu 4 tahun itu) dimulai semenjak ada perintah (dan 
ketepan) hakim. 


ai BA (SA Km II SU leter YUL Kn BAN oa OY ebi INI y 0g Jail Ot ya ya IU ya Lalouel ay 


Tetapi ada juga dari kalangan sahabat kami (syafi'iyyun) yang menjadikan batasan menunggu si 
istri itu dimulai sejak berita hilangnya suami (bukan menunggu keputusan hakim). Tetapi pendapat 
pertama (berdasarkan ketetapan hakim) adalah pendapat yang azh-har, sebab masalah 
penetapan waktu adalah masalah ijtihad, dan ijtihad membutuhkan ketetapan seorang hakim 
sebagaimana ketetapan waktu tentang fasakh karena mandul. 


0580. BOLEHKAN ISTRI MENIKAH LAGI, JIKA SUAMINYA 
GILA 

PERTANYAAN : 

Sehh Mellass Atenah 


Assalamualaikum,!!!!Mau nanya nich,,!! bagaimana status seorang istri yang di tinggal GILA suami 
Xx, apkh sang istri tersbt blh mnkh dengan orang lain, sdgkn sang suami tidak mengucapkan talak 
pada sang istri"?? Mhn penjelasan x,!! 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Istri mendapatkan hak khiyarnya untuk menfasakh nikah untuk kemudian hakim 
boleh menjatuhkan talaknya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3036 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dong WNA Ia ai Intan mg OS el yan JW 3 gmn Cab 3 GI Cry ALI Jaf UB Ogidely eldakl, Gaji el 


DG Of om Lead GAY US odag Lilo ad Aa Jd B9 yan ya OI Ol om Lin SAN ganda Kau Tamil 3 EP Ny 
Jom 1 JB Uh Leo Kane Wati Kay OP Lo JI pe UAS US Gani Gm Sya I bity SU) ed al al J3 
Ade YG dani ya KA UL mn. 


Sedangkan penyakit barash, judzam (kusta, lepra) dan gila adalah penyakit yang menjadikan 
masing-masing sepasang suami istri boleh meminta fasakh (merusak) nikah seketika itu juga baik 
suami-istri tersebut masih anak-anak atau sudah dewasa dan baik keberadaan penyakit-penyakit 
tersebut terjadinya sebelum akad nikah atau setelahnya, sebelum terjadi dukhul (persetubuhan) 
atau setelahnya. 


Namun disyaratkan dalam diperlakukannya hak fasakh bila salah seorang dari suami-istri tidak 
menerima kekurangan lainnya, bila ia menerimanya padahal pasangannya jelas-jelas memiliki 
kekurangan tersebut dengan berkata “Saya rela” atau “Saya tanggungjawab” kemudian ia terima 
disisinya maka tidak ada pilihan lagi baginya. | Al-Figh alaa Madzaahib al-Arba'ah IV/98 |. 


CB 3 Sl SL 
Be) Gelael CO pdl 1 ay Kenny op Ay JSI JA La Lin Had tah jas Ar TEE US ll LD yadl 
Kaban Sab OS ly IG, 


TA Ip deg AAEIA da33 Ooneon dl Ja Je slab, Gatal CIA 1 JUAM 5U en Bala. 
ISI OA BLN (ai Lg OLI, 


1 Do ai Ia). 
2 31178 tdi akn (2/42 Ca! ps (215 69214 AM. 
3 2/37 JI ulu. 
4 beo! ka 16/40 RAN Ji Aa uya FIGI ai OS OP deni B3 Yy ep Jl Y al ebi! 
| 3/203. 
5 162 al. 
6 351 OLI 3 16/404 LISA LM jl Y lagu, 
7 9371 ey. 
8 2/18 sx jl. 
9 SN II KEY SIN TP EP SI Th BAN CP Job 0, 
501 (218 gluaki 3/2/9L pw dk (255 Adi BII 4A 1 Ja, 
AIB dalam PERNIKAHAN 
Aib yang bisa mengakibatkan tertolaknya pernikahan ada sebelas : 


Gila, kusta, lepra, sifat sahaya dan banci (kelima-limanya mengakibatkan diperlakukannya khiyar 
(pilihan antara meneruskan atau memutus sebuah ikatan) dari masing-masing suami-istri) 


Terputus alat vital suami, impotent, terputus buah pelirnya, hasyafah (pucuk alat vital suami) 
keempat-empatnya mengakibatkan diperlakukannya khiyar (pilihan antara meneruskan atau 
memutus sebuah ikatan) bagi istri atas suaminya. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3037 ) 


Al-Garan (Miss. V tertutup tulang yang menghalangi masuknya mr. P) dan ar-Ratag (Miss. V 
tertutup daging yang menghalangi masuknya Mr. P) kedua-duanya mengakibatkan 
diperlakukannya khiyar (pilihan antara meneruskan atau memutus sebuah ikatan) bagi suami atas 
istrinya. | Al-Lubaab fi al-Figh as-Syaafi'i 1/302 |. 


0620. NIKAH : PERKAWINAN SEDARAH 
PERTANYAAN : 
Ena'o Sinde 


(| KISAH NYATA PERKAWINAN SEDARAH | Dua orang bersaudara sekandung kakak dan adik 
menikah, sang suami kakak sang istri adiknya dan mendapatkan 2 orang anak, kronologisnya : 
"pada waktu kecil umur 3bulan sang kakak di adopsi oleh orang sumatra waktu di rumah sakit, 
orang tua kandung dari jawa, selang waktu lama tidak ada kabar dari kedua belah pihak orang tua 
kandung dan orang tua angkat, karena kedua orang tua asuh meninggal, ketika kuliah di bandung 
mereka bertemu dan menjalin cinta hingga kepernikahan dan di karuniai 2 orang anak, terkuaknya 
mereka adalah saudara karena sang orang tua kandung melihat tanda lahir pada punggung anak 
ada 2 tahi lalat dan akhir berlanjut tes darah serta sidik jari dan akhirnya membenarkan sebagai 
saksi 2 orang dokter rumah sakit dan perawat bayi... Permasalahanya apa yang harus mereka 
lakukan setelah tahu kalau saudara kandung dan bagaimana nasib sang anak atau nasabnya ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Hukum kejadian permasalahan diatas : 

1. PERNIKAHAN : Keduanya harus segera dipisahkan 

2. WANITA (adik dalam pertanyaan diatas) : Diperlakukan masa "IDDAH dan berhaka atas 
mahar mitsil. 

3. PRIA (kakak dalam pertanyaan diatas) : Tetap terjalin ikatan nasab atas wanita yang telah 
ia nikahi karena keduanya saudara mahram. 

4. ANAK : ternasab pada bapaknya dan berhak menjadi wali nikahnya dalam pernikahannya 
kelak 


Leaked JS Vo IU UbY Lara WI OS ata la OP 4 petis GRAN Ia Pon MS KAA SI j3 
SI 3 V9 23A9 BII Je BY al DI 3 II Se SAM ebay cg Y JAN jga Log Real Bae « 
Bp Ip Boy padi Il ai! 33B3 0 Anyg Sya de ap) Lang) Upol CS 2 III de pp. 


Bila seorang pria terlanjur menikahi seorang wanita kemudian keduanya ternyata terjadi kejelasan 
masih saudara tunggal susu (") dengan tanda bukti kuat atau pengakuan maka mereka harus 
dipisahkan, bila wanita tersebut hamil maka anaknya ternasab dan disambungkan pada si 
penggaul ibunya (bapak biologisnya) dan tidak dapat dipungkiri, bagi wanita tersebut diperlakukan 
iddah subhat dan mahar mitsil (mas kawin kebiasaan untuk wanita sederajatnya didaerah 
tersebut) bukan mahar yang tersebut didalam pernikahan. 


Akibat buah senggama semacam ini diperlakukan hukum pernikahan sebagaimana mestinya 
dalam arti terjalinnya ikatan kekeluargaan karena perkawinan dan persaudaraan tidak 
mempengaruhi hukum halalnya melihat, berkhalwat serta membatalkan wudhu keduanya, 
karenanya bagi si pria haram menikahi biang wanita tersebut (ibu, nenek dan seterusnya/nasab 
keatas) juga haram menikahi keturunan anak akibat persetubuhannya, begitu juga wanita tersebut 
haram dinikahi oleh biang dan keturunan anak akibat persetubuhannya namun halal melihat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3038 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mahram tersebut diatas dengan ketentuan tidak terjadi syahwat. | Bughyah al-Mustarsyidiin 1/419 | 


Catatan (") : Tidak menjadi ketentuan khusus dalam masalah ini, yang terpenting telah terjadi 
pernikahan antara pria-wanita yang masih terjadi ikatan saudara mahram baik persaudaraan 
karena keluarga, tunggal susu atau perkawinan. Wallaahu A'lamu Bis showaab 


Rasulullah SAW bersabda : Sungguh Allah akan mengampuni atas umatku karena tiga hal, keliru 
(tanpa sengaja), lupa, dan segala sesuatu yang dilakukan karena terpaksa."(HR. Ibnu Majah dan 
Baihagi r.a dari Ibnu Abbas). Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
0755. Murtadnya Suami Istri dan dampaknya terhadap 
pernikahan 
PERTANYAAN : 
Afif Scout Ali 
Sobat PISS KTB, ana mw nanya ni... Apakah status nikah jadi batal (faskh) jika suami 
meninggalkan shalat ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
MURTADNYA SUAMI ISTRI dan DAMPAKNYA PADA PERNIKAHAN 
ali GAN Spa Ipad Ia Waah If Oterg II ASN RSJ ALI, Chand JB #WRUoell Geng II ola 
3 dal 3 pOLAYI Laga OP dial sll le pemmll j BAN LA cd pia Ang BJ LAS Ol JA 3 TK 
Tan Lahat gif elhas 3 peka Jen JS UAN Cekai ISL Lnan OI BY ya TI gammdil Ball 3 Laga LP Ula (SI 
Lagerl 9) Gemmdil ciaall 3 AYI dng P) Watt pelaut Ol) cLagig Reny yaaa 
Kalangan Syafi'iyyah, Hnabilah dan Malikiyyah berpendapat “Bila suami istri atau salah satu dari 
mereka murtad sebelum terjadinya dukhul (senggama pertama kali) berakhirlah ikatan mereka 
dengan perceraian dalam arti pernikahan mereka seketika menjadi rusak, bila murtadnya setelah 
terjadinya dukhul maka perceraian dan rusaknya pernikahan ditangguhkan hingga selesainya 
masa iddah, bila keduanya dikumpulkan kembali dalam agama islam disaat masa iddah, nikahnya 


langgeng, bila tidak terkumpulkan dalam islam niahnya rusak terhitung semenjak terjadinya 
murtad... 


Bila istri islam duluan sebelum suaminya yang kemudian juga islam kembali saat masa-masa 
iddah atau keduanya islam bersama-sama maka ikatan perkawinannya tetap dan tidak rusak, dan 
bila salah seorang diantara mereka islam dengan tidak diikuti oleh lainnya maka rusaklah 
pernikannya. |A- Figh al- Islaam IX/150 |. 
23 Ad Oon A9 dj Ap IA Ja AAA Ta io CKD Ae PLAY Kenga peng an daya 
PA ASI am LES NG P ML AP) 
Lala JG Ips Ing DG Op PSI Casa tg 3 Ileai P. ai pam Ae 5 SMS S6 Leaf MI BP 
Ta ala « LL keran Bal aki af Ja Sh SA aa OB «Salad sa SA an dan Ale UG) ya 


Pe TN " 


Kd sen JA SE Op aed AN sa gal an us al das Ta sa SJ 
Bp: Bit ja aman Sah yag SU SE, (5) . Maa daan j3 se Agan 4 GAIB SA Gaia SB #3 Sh Jero 


2. 290. 90 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3039 ) 


- 2. 3. 2. 9 o- 0. 3. 9 
Pe IM ASI Tamil eng! sanji.) 


(1) 392 1/2 akte oply 27012 dwi 
(2y 10 | iinzakl 3 . 
(3y 10 / ienzakl 3. 
(4 639 «298 / 6 (AI, 4812 M1. 
(D) 298 | 6 cahiy « 394 6 393 / 2 akule cl 
| Al-Mausuuah al-Fighiyyah VII/34 | 
1249. PEMBAGIAN HARTA GONO GINI 
PERTANYAAN : 


Badru Zaman 
Assalamu'alaikum wr wb. Apakah yang dimaksud dengan harta gono gini ? Adakah kaitannya 
dengan waris? 
JAWABAN : 
2 Khodim Piss-ktb II 
JUS ee ai bag yan 25 or ah de Laka J op “3 Pi ea, aa ox AN oya ri — Su amor 
YAA tera) SE gu Ang Kab maka AI 1 abs 5 js Lag OS Up Sa ai anang dp Jab. 
"Telah bercampur harta benda suami istri dan tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan 
tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan salah satu dari keduanya, dan telah terjadi antara 
keduanya firgoh (cerai) s/d ... betul. Apabila telah terjadi kebiasaan/ adat yang berlaku, bahwa 
salah satu dari keduanya lebih banyak kerja kerasnya (cara mendapatkannya) daripada satunya, 
maka perdamaian (suluh) dan saling member atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas 
sesuatu dari harta yang dikuasai suami, maka yang dibenarkan adalah pendapat suami dengan 
disertai sumpah bahwa harta itu miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing- 
masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua". | Bughyatu al-Mustarsyidin, 
Hlm. 159 |. 
2 Yupiter Jet 
Gono-gini dalam pandangan syafi'iyyah barang kali bisa berangkat dari 'ibaroh di bawah ini... 
(| Bughyatul Mustarsyidin, 159 |. 
G Sai ly Yg Wa aga | Kya JIE Lagi Cam Wah ja R3 Yy ST ap ala d9 cren JI Jl Jalal 
OS AYI oya PST Km Leah Of 22 JAN Bold Sr Of pai JB OT IP adele Aa pel Jd dan 
Wang OLS Ob Aa di Ainan V3 JIE JUN ja Cam Okt pad SUS ya Lama de Igkin | Ob MU yA Je Calya, meh 
YAA cela MS 3 Lb altag eni Hah PPNI Ke ISS. 
(Terjemahannya sama dengan di atas) Intinya, bila tidak ada garis pembeda atau tidak ada 
kesepakatan untuk memilah-milah, maka jalan terakhir adalah DIBAGI DUA dengan segala 


konsekwensinya. Dalam figih Hanafiyyah, kasus ini biasa diibarohkan dengan SYIRKATUL 
MILKI... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3040 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jok NS) 4 Uaglha Sab) € naa Val aka Sa» SEP AS) ob ab gol, Bin Gala) 

Ka JG da ja LAI AR SKA Ga IU ja (KN, ta jaka fa 
Ca Kai IIA di ja 

Lalmabsuth li-assarokhsy 11/151 |. 

aa WB AG U Ja ala TE Sig Let doll ey Ola PU Es OLI Olly Of allah 2S Salak s3 

Pnb de Ti In YP Sal Pa UR agls yak Usil aa Lado ad oa 

pa air niy ji ing Ulee Cogbalay Salt Y Cena Uya pi ab La Lagi Jala 5) LS Was 
Lal-bahru ar-roo-ig 5/180 |. 


syirkah kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama atas suatu barang di antara dua orang atau 
lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan (seperti jual-beli, hibah, wasiat, 
dan waris), atau karena adanya percampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-pilah dan 
dibedakan. Syirkah kepemilikan ini misalkan ada satu pihak yang menghibahkan suatu harta 
kepada dua orang, lalu keduanya menerimanya. Maka kepemilikan harta itu dalam figih Islam 
disebut syirkah kepemilikan. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/3654334 70146134/ 

1252. MASA IDDAH WANITA YANG MELAKUKAN ABORSI 
PERTANYAAN : 

Faozi Afandy 


Marni adalah wanita yang sedang hamil, lalu ditinggal mati suaminya, karena marni ingin iddahnya 
cepet selesai,maka marni mengambil jalan pintas dengan menggugurkan kandungannya (aborsi) 
.. pertanyaanku Sejauh manakah iddahnya wanita yang keguguran dan Bagaimana masa 
iddahnya wanita yang menggugurkan kandungan (aborsi)? Mohon jawaban dan 
referensinya.....matur nuwun. 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Sejauh manakah iddahnya wanita yang keguguran 
4 EM Gesta Gonta Of eyelot JUS SN, 
Coat Ketan ey 05 Sy PAI mn Hot ag (EN Selai Ba ja Kai SU, 
| hasyiyah al-jamal 4/446 |. 


Minimal usia kandungan sampai MUDLGHOH. Dan Bagaimana masa iddahnya wanita yang 
menggugurkan kandungan (aborsi) ? 


Tidak habis masa 'iddah kecuali dengan melahirkan walaupun dengan melalui OBAT. | albajuri 
21727. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/36358 7920330689! 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3041 ) 


1337. PENGUCAPAN TALAK SAAT GUYONAN 
PERTANYAAN : 
Pateh Jempolan Exsan 


Assalamu'alaikum. Ada pertanyaan titipan. Seumpama ada pasangan suami istri, suaminya 
bercerita guyon dengan temannya, "istriku mau aku tukar tambah" Apakah perkataan seperti ini 
sudah jatuh dalam hukum talak 1 ? 


JAWABAN : 
2 Abi'Wa Ummi Habibi 
Lafaz talak :Kalimat yang dipakai untuk penceraian ada dua macam : 


1. Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah 
memutuskan ikatan perkawinan, seperti kta si suami, "Engkau tertalk," atau "Saya ceraikan 
engkau." kalimat yang sharih (terang) ini tidak perlu dngan niat. Berarti apabila dikatakan oleh 
suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukam berupa 
hikayat. 


2. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang mash ragu ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah 
atau yang lain, seperti kata suami, "pulanglah engkau kerumah keluargamu", atau "pergilah dari 
sini," dsb. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya "kalau tidak diniatkan untuk perceraian 
nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkam untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak." 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Talak yang keluar dalam senda gurau ataupun bercanda tetap jatuh selagi yang 
dipakai menggunakan kata-kata talak yang jelas seperti kata “TALAK atau CERAI”, sedang 
guyonan seorang suami dalam pertanyaan diatas juga bisa jatuh talak bila ada niat dari suami. 


AL Asa ah JUAN jajan dd IG DS pas UB UB Mat 0 ra Play KU MIS ae, Jill SU ak Jas 
da Ius Esa KUKU en Maa JEA Xa e BAU sb us, ll jus 

£ 2 : Tang Io 2.0 ace La .. 2. 23K —P a38. Pe ng, 0 0. 9. 

ayla gal otg) Rar ly SWally AKI dor pe jag ar adakan SUS sed lal Dj Gb 

Dan jatuh thalaknya orang yang bersenda gurau begitu juga nikah dan setiap akad pengelolaan 
hartanya secara lahir dan bathin maka tidak menjadi miliknya kembali, seperti saat istrinya yang 
bertujuan bercanda berkata “Talaklah aku..!” maka suami menimpali candaannya dengan berkata 


“Kutalak dirimu” maka jatuhlah talaknya.Yang demikian dikarenakan suami memakai bentuk kata 
TALAK yang tidak diperlukan lagi adanya niat dan keadaan ikhtiyarnya (kemauannya sendiri). 


Tiada kerelaan menjatuhkannya sesuai dengan yang dia duga tidak berpengaruh karena 
dugaanya dianggap salah....... Dan karena berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW “Tiga hal 
yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius dan bila dikatakan 
dengan main-main, akan jadi serius pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Abu daud). | Asnaa 
al-Mathaalib 111/281 |. 


ag Snilal, dahi yani y pall EU RS PING Ud urai d Ola Ka jl olima Oya dal Unas Ob 4 JUN IND H3 


Dan jatuhlah talaknya orang yang bersenda gurau seperti saat ia menyengaja lafadznya bukan 
maknanya, atau bermain-main seperti saat ia tidak menyengaja sesuatupun.Dan tidak 
berpengaruh karena menceriterakan talaknya orang lain, penjabaran orang alim figh dan sebatas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3042 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melafadzkannya sekira tanpa terdengar oleh dirinya. | Fath al-Mu'iin IV/5 |. 
SWA GUY (3) HIS Of aney BNI Jai La Gg (RI) (3) 


Dan talak bisa jatuh dengan kata kinayah ialah kata-kata yang mengandung arti talak dan arti 
lainnya dengan syarat dibarengi niat saat menjatuhkannya. | Fath al-Mu'iin IV/12 |. Wallaahu 
A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/376590419030439/ 

1360. GUGATAN CERAI DARI ISTRI (KHULU") 
PERTANYAAN : 

Adhi NoerMochammad Khusna II 


Assalamualaikum...Mohon dengan sangat pendapatnya, apakah sudah termasuk talak apabila 
dalam satu pertengkaran ada ucapan atau kata-kata "beresan" ..Sebagai berikut ikhwal ceritanya 
"aku sudah tidak tahan mas dengan sikapmu yang mudah jatuh cinta, kalau masih begitu sikapmu 
lebih baik kita beresan".. Dengan sangat mohon pencerahanya.. 


JAWABAN : 

2 Hezgiel Azmatkhan 

Talak itu kan jatuhnya dari pihak suami bukan istri 
? Mbah Jenggot 


Seperti yang disampekan Kg Hezgiel Azmatkhan yang punya hak cerai adalah suami,dan andai 
ucapan tersebut (BERESAN) di ucapkan oleh suamipun masih butuh niat.karena belum sorih/ 
jelas. 


2 Adhi NoerMochammad Khusna II 


Jadi dalam hukum islam perceraian istri tidak bisa menggugat minta cerai ya mbah..Ma'af 
pengembangan pertanya'an. 


2 Mbah Jenggot 


BISA, namanya KHULU' atau suami telah Memasrahkan talaknya kepada isteri supaya mentalak 
sendiri diperbolehkan menurut ijma'. 


Bb jitrad MAA 3 SLAE y0g Lesi USUS yang Ad... JB OT II UNY Jl yag Tong GNU yana Jr 3 as 
AEYI 3 Joel! 4 daku Lai Wl Ob ya Oyay Jis OS Selai! Cole La Galledl OY 2d Je Laka asa 
CN Cak) HPV! Bp bopen D3 IS Jp Gg dls | Lem cb € Leles, Lenny Om MS ore JIE 
352855. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/368775913145223/ 
1459. PERBEDAAN FASAKH NIKAH DENGAN THALAGI 
PERTANYAAN : 
Ibnu Hilman Billah 
Maaf mo tanya nih, apakah fasakh nikah bisa dikategorikn thalag ? 
JAWABAN : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3043 ) 


Khodim Piss-ktb II 


Fasakh nikah bukan termasuk kategori thalag. Melainkan fasakh, thalag, dan ditinggal mati 
termasuk kategori atau bagian dari furgah nikah (terpisahnya pernikahan). 
2 3g AAA 3 pa 3 And GO Ly DU Lelerly 3S FUI Ip 
“Furgah nikah memiliki banyak macam, sedangkan jenisnya ada tiga: maut, thalag, dan fasakh.” 
d IIS) SU Gamad GA dar P2 Gamad jl ENI da0 Gada Y al JIN ayat kal 3 SUS Goa mal ol (Ae) 
M8 Syed J3 Fama IP II Jet YY JE Yg 35 AN An AI le pP UM UD Gb IPL SE GS LH ade p,A 
OP Ato GAP ISI La SS Jali ea Aaj el Aa nada Fed IAI SI edi Hi dala Ob Gb ISI Lo SYK Ale 
Lah Ai ama B3 SAN SU 9 Gb ISI La SSL ale LS Oly U Ai YG Alia OLS, Gamad ISI al gawai Ale 
336,5 3g CUel dilel Andi 2 USUY al ag OS Em GW, El ya IG 3 (aral, 
“Ketahuilah bahwa fasakh nikah berbeda dengan thalag dalam empat hal : 

1. Fasakh tidak mengurangi jatah jumlah thalag, seandainya fasakh satu kali lalu akad lagi, 
fasakh lagi kedua kalinya dan seterusnya maka ia tidak akan mendapati haram kubra. 
Berbeda jika ia menthalag sampai tiga kali maka ia akan mendapati haram kubra dan tidak 
bisa halal kecuali dengan perantaraan muhallil.” 

2. Fasakh ketika dilakukan sebelum disetubuhi tidak berdampak apapun. Berbeda dengan 
thalag yang berakibat hukum separuh mahar. 

3. Fasakh ketika dilakukan setelah disetubuhi dikarenakan dijumpainya aib akan berdampak 
kewajiban mahar mitsli. Berbeda dengan thalag yang berakibat mahar musamma. 

4. Fasakh ketika dilakukan bersamaan dengan akad maka tidak ada hak nafkah untuk pihak 
wanita meskipun sedang hamil. Berbeda dengan thalag yang mewajibkan nafkah. Adapun 


hak tempat tinggal maka wajib adanya entah pada fasakh maupun thalag ketika dilakukan 
setelah disetubuhi. 


Wallahu a'lam. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/387078621314952/ 

1564. SUAMI MENIKAH LAGI SEBELUM HABIS IDDAH 
ISTRI KE-4 YANG DICERAI 

PERTANYAAN : 

Dinda Selalutersenyum 


Assalamu'alaikum. Ada titipan pertanyaan dari temen ,karena low dia nanya di piss ga pernah ada 
yang nanggapin dan jawab,... Seorang suami punya istri 4. Setelah lama istri yang terakhir itu 
dicerai dan dalam waktu 2 minggu suaminya itu nikah lagi sama wanita yang baru. Apakah 
pernikahan sang suami sah ?? Jazakumullah atas jawabannya. 


JAWABAN : 
2 Abu Zaki 


Tidak sah, kalau talaknya merupakan talag roj'iy, karena status pria tersebut masih dapat ruju' 
pada mantan istri keempatnya tersebut dan ini merupakan contoh satu-satunya laki-laki yang 
punya iddah. Ibarotnya ada dalam kitab Al bajuri ala ibni gosim. 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3042 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tidak sah, harus setelah selsai iddah istriya yang diceraikanya, jika telah selsai iddahnya maka 
bagi mantan suami teresbut boleh menikah lagi. | kifayatul akhyar 2/107 |. 


2 Agus Muntung Satria 
Tidak sah karena istri ke-4 yang ditolak roj 'i masih dihukumi sebagi zaojah / istri. 
dong SH aon JI ON Ao JI Sal Goat OS jg Ae gasal CS yan Obeng ya ada OS Y ol Lal bata) 
(| Fathul mu'in juz 3 hal 297 syameela |. 
2 Abdullah Afif 
dong SH aon JI ON Amor Jl Sad Get OS jg Aogasall Sya Olery jl ya ad 0 KEY ol Lal bata, 


WA YUSYTARATHU AIDHAN AN LAA TAKUUNAA TAHTAHUU ARBAUN MINAZZAUJAATI 
SIWAL MAKHTHUUBATI WA LAU KAANA BA'DHUHUNNA FIL 'IDDATIRRAJ'IYYATI LI ANNA 
ARRAJ'YYATA FII HUKMIZZAUJATI 


Disyaratkan juga tidak adanya empat isteri yang ada di bawah (milik) nya selain wanita yang 
dipinang meskipun sebagian isteri empat itu ada dalam iddah raj'iyyah, karena raj'iyyah sama 
hukumnya zaujah. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/421617434527737 

1576. SUAMI ATAU ISTRI MURTAD, BATALKAH 
PERNIKAHANNYA 

PERTANYAAN : 

Novan Probolingo 


Bagaimana hukumnya suami istri bilamana yang salah satu itu murtad (keluar dari islam) atau 
seperti jaman sekarang banyak yang tinggal sholat ? pernikahan apa masih berlanjut / batal ? 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


Kalo salah 1 murtad maka nikahnya jadi batal, kalau hanya ninggal sholat selama tidak 
mengingkari sholat itu wajib, maka tidak dihukumi kufur, jadi nikahnya tetap berjalan. 


Ld, dadi ina La sad EA Yan s5 Ta J PE NN Lae ya ji Laga 3 3 dedi, ai J6 
Sa PAN Pa 
Lasnal matholib juz 3 hal 248 |. 
balas yg3 alat OB Ve SA Uu Gal Aa “eh was Diya Lai Mal, stboh KA NTYA al Ts 
Si 
|asnal matholib juz 4 hal 123 |. 
sbb Jd OS IP Vlb SI gadi Bo JI Ai Ui) Coy al A8 KS Ka Sl (Ma ala da) 
Lianatut tholibin juz 3 hal 351 |. 
2 Abdullah Al-Bughisy 
"Wa laa tahillu murtaddatun li ahadin". wanita murtad tidak halal bagi siapapun. (Hasyiyah 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3045 ) 


Sargowi, Juz II, h. 237). 
2 Nisfi Sitta 


Nderek tanya " 7 apakah jika salah satunya murtad, otomatis jatuh talag atau si suami harus 
mentalag terlebih dahulu ? Suwun 


2 Abdullah Al-Bughisy 

Secara otomatis jatuh talag, tidak harus pake manual. 

2 Sunde Pati 

Bukan jatuh talak, tapi diharamkan baginya berhubungan badan, kalau dia kembali islam, maka 

jadi pasutri lagi. 

Vig TSI pl Bae GOA Laga OL ay Seal ea ok il Lagi BII mi Jpeo Ja Wae jl Oleryj Wil J3 
Hd Bebi PA) oa BA enak ol 

Jika pasutri murtad atau salah satunya sebelum melakukan hubungan badan maka langsung 

berlaku hukum cerai diantara merekajk murtadnya setelah melakukan hubungan badan maka 

dihentikan dulu,jk mereka bisa kembali islam saat masih iddah maka hukum nikahnya masih tetap 


berlaku,jk tidak,maka hukum furgoh/cerai itu berlaku gara2 murtaddan diharamkan berhubungan 
badan dalam masa2 pemberhentiannya. | Assiroj alwahhaj juz 1 hal 377 |. 


» Nisfi Sitta 


Owh berarti tidak usah ijab lagi.. Suwun..pertanyaan terakhir,,: kalau suami istri ni konsisten 
murtad, jatuhx talag 1 atau 3 saligus?? Dalem ngaturaken matur suwun.. 


2 Sunde Pati 
Jatuhnya talag 1 / roj'iyyah 
Ball 3 Utly Pleno Aron Gil PAS din Baal CA saja dh Ja TS el Ratil ah (AV) 
( fathul wahhab juz 2 hal 78 |. 
2 Mbah Godek 
Ini tak tambahi ibaroh : 
JP owraj oa (G5) Lea OLAYI Lie lil JUS oa Yg AV 3 BS US Goyakuad! ya Y ILY (Bata JE VI) dd 
(Ona ) Olla Ga gt Joeale HS AS pad Lagi (BB Pa) Usa Ilebatal oa elma Bg (dy Ja) Wae 
Lagin (BII) CL (ora) Ale Lain (BU VI) ) S3 Leo Lagi (TSS po Bad G (lal Layan OP) ky 
Ball Yna dah Ja TS Sia Tab dab (Ae Ng) BJL TSI Sl JS Hb Ban 3 (bg pb) Wae aj 
Saad 3 Lai loro) Ato) Gill j3 LAS da 
| fathul wahhab juz 2 hal 78 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/381687141854100/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3046 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1626. SYARAT-SYARAT ISTRI BOLEH MENGAJUKAN 
FASAKH NIKAH 

PERTANYAAN : 

Dyah Alydya 


Assalamu alaykum warga piss tercinta... istri boleh menggugat cerai syarat-syaratnya apa aja 
njih ?, matur suwun bantuan jawabannya... 


JAWABAN : 
? Ibnu Abihi 


Nyumbang komen 
Randy Ay yen pa Opal Ko yag Rena Jon S9 
Istri boleh menggugat cerai / membatalkan nikah, jika suaminya : 
1. gila 
2. sakit judzam/lepra 
3. sakit barosh/sejenis penyakit kulit 
4. penisnya putus 
5. impoten 
begitulah yang ada dalam tagrib 
ua aU jay GS) JI ob an ag Jala Al Gis St Ve US) VLC ya AS ed UI Teng) 
Bb Allay dya padi VOA UU Jah SMS 0 jmalld Al Ll cm II KU bh Ja) 
Intinya, jika suami tidak mampu memberi nafkah yang wajib (yaitu 1 mud / 574 gr bahan makanan 
pokok) dan atau tidak mampu memberi pakaian yang wajib (pakaian inti, bukan perlengkapan2 
semisal bh,cd dil)dan atau tidak mampu menyediakan tempat tinggal (yang penting berupa tempat 


tinggal) dan atau tidak mampu melunasi mahar yang kontan (jika istri blm pernah di setubuhi). 
( nihayatuzzain 1/337 |. 


» Chilfie Azza 


Ibnu Abihi, TaPi BAGAIMANA JiKa SANG SUAMI BERKATA:AKU KAN CuMa BERCANDA, Ga 
NIAT DaRi HATI... 


2» Ibnu Abihi 
Chilfie, 
gg an SUN, KI : han dg Tor Aan SALE" 1 alay ale Al elo AI Iya JG: JG Eyja au 


DAA Sat il 


Dari Abu Huroiroh, Rosululloh SAW bersabda: ada 3 hal yang seriusnya di anggap benar2 serius 
dan bercandanya tetap di anggap serius, yaitu Nikah, Tolak/cerai dan roj'ah/rujuk. Ini ada 
keterangan juga dari fathul gorib 


Jah SW WA JB) marak eJ ib J) 
Artinya, jika suami telah mengucap cerai (dg kalimat yang shorih) lalu dia berkata "saya tidak 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3047 ) 


serius dengan ucapanku itu tadi" maka ucapan suami tersebut tidak dapat di terima (tetap jatuh 
carai). 


2 Bunda Nina 
Apalagi ada yang dalam keadaan mabuk tuh bagaimana juga ya? 
2 Ibnu Abihi 


Bunda Nina, kalimat cerai yang keluar dari mulutnya orang yang mabuk tetap di hukumi terjadi 
cerai (dalam kitab tagrib dikatakan , & sis & / sebagai hukuman bagi orang yang mabuk) 


» Joolalas 
47011337 aa 2 Sa AI AAL TANI 1 gloria de Ela hrd #ALULiLI A3? pad | 
st Uu Ale Lad WLo Uni Je el, Oo LL dia Se AB al Up pel WI JI £K dikail 
Ip BNI IN UP ad ABU, OU Ad mi Id Ja RA el y3 pap ea ap ka - 2 1 694 LA ol S2 
Cd mail Tilwa 3 OS 13) Found Lg omah menill Tila cya JII DS PJ Ate Kuma pm! LP Ja BE HI OS 
Pale BE CI De tp ah Fama LE Ala SIS IN game US LE aa ae SI Cai, LI JB gam 
WI, AA su 23 Sab LE gd 5g ISI Lita de se cg sd AN lal ye 03 Sang 
TAnpa as 3, GS ai og WEE Uioko Tadi 35 Na wika BA si 5 
| | | | ee aan 
BAN LAI sae Syah rd HB tg aa pd CA Ae oya Oles 2 ALAN cal ce HASIL ah : ai 
643 


Boleh mengajukan fasakh kalau suami tidak bisa ngasih nafagoh dan si istri tidak ridlo, diajukan 
kepada hakim / pengadilan agama. Wallaau a'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/431980863491394/ 
1661. Mengiyakan Permintaan Cerai Istri 
Masaji Antoro 

PERTANYAAN : 


Deskripsi Masalah : Ada sepasang suami istri yang kehidupan rumah tangganya sudah mulai 
retak. Karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, si istri meminta pada suaminya, "kalau kamu 
terus menerus begini, saya ditalag tiga saja..!" kemudian suaminya langsung menjawab, "ayo.. 
mau talag ke mana ?" Pertanyaan : a. Apakah perkataan suami tersebut termasuk talag? 


JAWABAN : 


Mengingat perkataan suami tersebut termasuk kinayah talag maka apabila suami berniat mentalag 
maka perkataannya menyebabkan talag. Referensi :Bughyah al-Mustarsyidin, Hal. 226 

asa: 

Ii Id elde Ob aladin YI LT Ol YP US dala SK SBL IL ci ah ya Ca JM BNI dlu (Ala). 

Ja ea PUS Lab Bakar delik Al Ob USB Kila mai sa JG Akath MANIS Ungkat OY diran Gas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3045 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kagak! Ce Wa BA uya Anie 0 Yg del Gala. 


http://lbmnu-pamekasan.blogspot.com/2011/04/permintaan-cerai-istri.html 
1662. Pengelompokan Thalag Sharih-Kinayah 


Definisi thalag sharih secara sederhana dalam lanah dan beberapa kitab lain adalah 'ma Ia 
yahtamilu ghairu thalag'. Contoh pastinya adalah lafadz thalag itu sendiri. 


Definisi lebih lengkap disebutkan di Mughni Mujhtaj, yakni lafadz yang tidak mengandung selain 
thalag baik dari segi lughat maupun urf. Sebab bila lughat saja maka akan ambigu sekali, sebab 
hampir tidak ada kata yang berdefinisi tunggal. Contohnya saja thalag, secara bahasa bisa berarti 
lepasnya tali pernikahan, menembak, memanggil, dil. Akhirnya tidak terjadi kodifikasi sharih- 
kinayah. 


Dari segi urf artinya setiap lafadz yang masyhur oleh masyarakat digunakan sebagai kalimat 
thalag maka disebut sharih. Definisi ini lebih memahamkan. Namun problem muncul ketika lafadz 
'thalag yang tadinya sharih ketika diterjemahkan ke bahasa lain terjadi perselisihan pendapat, ada 
yang menyatakan hal itu termasuk kinayah hanya dengan alasan terjemah lafadz thalag tidak 
dijumpai di dalam al-@uran maupun hadits. 


Dengan demikian definisi paripurna adalah seperti yang tercantum di Kifayah Akhyar, yakni 
ucapan yang untuk jatuhnya thalag tidak butuh niat sebab sudah diresmikan sebagai kalimat 
thalag oleh syariat. Paripurna sebab barometer syariat bisa berarti 'wurud' dalam dalil maupun 
masyhur secara 'urf. Wurud dalam dalam dalil menjadi pegangan gaul yang berkata terjemah 
thalag tidak sharih, dan masyhur secara urf menjadi pegangan gaul yang berkata terjemah thalag 
itu sharih. 


Secara garis besar ada empat kodifikasi sharih-kinayah dalam pembahasan thalag : 
- Sharih mutlak, yaitu lafadz thalag. 
- Khilaf, sharih menurut gaul masyhur, yakni lafadz sarah dan firag. 
- Khilaf, sharih menurut gaul madzhab, yakni terjemah lafadz thalag. 
- Khilaf, sharih menurut gaul mu'tamad (dha'if), yakni terjemah sarah dan firag. 


Bila dikaitkan dengan pertanyaan hukum suami menthalag dengan perkataan 'pisah' (bahasa 
Indonesia) yang identik dengan “firag berarti hukumnya khilaf. Kinayah menurut sebagian ulama, 
dan sharih menurut gaul dha'if dari sebagian ulama lainnya. Wallahu a'lam. | Khodim PISS-KTB 


TB) 


13-11 aa OeUb dilel Rb LSI 

de Jala Bai gag ME Ie GA Gl Al! Ola GB gapb yag Ebi mama SAI aa UI Gal ikan data (mama H3) 
GO) op JI LS Giling Caleg talang KALA CN Timah Ab, GOA ab oalb Jas YL yag ee Ul GL 
BOLA 3 Uap yag GOA eaaa II aglaAY Keno AS Ely obb al one al ee eab don m L 0 20 
JB Of d3 be ln Sa PL By Ad Lisan, I- 

JB of Il UI nabi Y) ENI PO Ab Jael Sail JS ag ALS Ul y— 

cah Ganas lan Bel oU Gl Yg clelad due Rap pdl 3 yg Laluna C3 uut Ulama Bed ol (are BW AA 1) 
Ad BN Ol SIS SSL dn pat IMS $ moya la LL OY pl ds. 


Jb jpg CB eyamd Jaga yaa Haromade GNI ken 39 md 3. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3049 


ol. 
033 OLI Borgol AI Ie mara G Libas US dil Wal 20an GUI Ga, #EALI 3 JB AAN le diy 
ee adala old (de 
al IA Melon, dp). 
SIN ST tar pm ya Ji) CSI onkassly cahol palb oli La le oaay Rimall 3 JU #easall Se Lal ma so d) 
IlantuY! 92 Lanka BUS Ul el ily Ob ALI ye Len la. 
ol. 
Ie 3 dmn LS (gb UX ALS LAI midi Ran Ul JUS SLAGYI oo GUS poprg US UI sae Us al, 
oo) 3 JL Oly kng JI, 
ol. 
ohasel La deg type yag — lai Jet Alb oli La le — Ad lor yA Aasali (le Aly Of olah clan dala! LX pny 
PIP 
Keamke LAS Sigrad yag Ceatah! IIS CET adal d3) SN Jatah Of aele A8, 
391-388 5 1 EV RS ASI 
ES Ul MG JAN ang al geng SI CO 2 Ul BU yA YO Tapal MS Ul Gaya Ul BA £ 
DEWA ga Up el lag TI de ja Uh 
SI JUN pare isis Vj elly IL alba Sudi SE ara) 
Ja pama Ale Gaet, play Lalai 3 TKI AS Ja ag aka srt TAI Kadir out 
Jnlad HI 
460-456, Age bel! Gaia KASI 
La GA Ul Sr pa Ce LAN) Uya OA Hu US Aa gal Lal (an US Uas 
mb dg Ad Wana SULII GUabi Ungitty J UgiU SOWLS Lagif IN oli OA 3 Lana Laga Oo Je). 
Na Hn sa | 1 san — Luotg- 
Hen an na Ga Be at ta ERA ar tea BUY Ge) 
1830. MASA IDDAH BAGI PRIA / SUAMI 
PERTANYAAN : 
& Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Assalamu alaikum, cari ibarat laki-laki yang ada iddahnya belum nemu, yaitu bila suami punya istri 
dan telah bercerai habis itu nikah dengan adik wanita istrinya maka demikian ini laki-laki wajib 
iddah seperti halnya istrinya, katanya ibaratnya di khasiyah al bujairomi ala manhaj kog tidak 
nemu2 yo ??? tolong dong bantuan ibaratnya ? 


JAWABAN : 
& Muhammad Al-Muthohhar 
El Je! de due Ia :IJU due Jl de Ja: 
kenny CAS ISI Urga CI EV SB Lae maa OLI MEN Y alan Gb By all lengan OS SI AINI 


adas K3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3050 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Laras ii er dj, 
(Ga OK gp eye OB an) 
& Guz Zein 
Ale Bae YG Jordi US og AYI BAN clay BAM SL 3 TS ya end ai ds El AN Us ya Ba, 
be GI Us Uya Le JL Y OS mag ly Lereng Ueily #LAl ama ISL JII. ol G VI: NJU 
Sail ag VI oi SAN oa 3 WS EP Tema ma! ST) Long Uya Bel Upik y Sloryj Ryo Ana OLS ISI 
BAN de Reel Baal Kak Ch TIP DG Kan Ml Ah AU Ja bei Latah Jr jl Je Rent Ball OS Gg Sad. 
1. apabila si suami itu mempunyai empat istri, lalu di talak satu dengan talak raj'i, maka untuk 
kawin lagi hrs nunggu iddah nya, 
2. apabila mencerai kan istri, dan mau nikah lagi dengan perempuan yang tidak di perbolehkan 
untuk di kumpulkan dlam satu pernikahan, maka harus menunggu iddahnya selesai, seperti mau 
pindah sama saodaranya, bibinya. | ibaroh ini saya ambil dari kitab i'anatut tholibin , di awal bab 
iddah |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/464972003525613/ 
1853. UCAPAN " LOE GUE END ", APAKAH TERMASUK 
TALAK ? 
PERTANYAAN : 
KanjengPutri NariRatih 


Assalaamu'alaikum, suami berkata pada istrinya: "Lo Gue END". Apakah perkataan tersebut bisa 
menyebabkan jatuh thalak ??? Suwun. 


JAWABAN : 
2 Toni Imam Tontowi 


Tarjamah tholag terjadi khilaf mengenai shorih / kinayahnya : menurut Syafi'iyyah termasuk shorih 
ag 3 panah At IV 3 Manar ab) Misa « OJ Hg —, (Lada Lip j3 Lusirollal 8 AIA AI la AS Mal « Sig y3 Ula yA SAI 
Balak e gal 1 smgloy . Alina 1 big SALA € gi yaah Uas je SRG Bae UAN 
Sy Nadi dial SA «BK Wala gb) saia € Y Syasigal nan 1) Wanna) yg Walluyy gesasg Katiyy Ula je Ula va: 25 
? lam Alizhahab 


Maksud ibarot kang toni di atas : 

- Terjemahan dari lafadz THOLAK terjadi khilaf 

a. Shorih menurut madzhab syafi'i 

b. kinayah menurut ulama/madzhab lain. 

- Sedangkan terjemahan dari lafadz FIRO@ & SIROH juga terjadi khilaf, tetapi menurut pendapat 
yang lebih shohih (ashoh) terjemahan dari kedua tersebut dianggap KINAYAH. Sperti yang telah 
dikatakan oleh imam al-rowyani. 


2 Jajl An 
OLI GA Le GNI OS Lel.acdl dl SNI gag me phak3N 9 Cal y « GA, « SNI « BW LM adu 
IS ala Jali Am ad Het PHI dana Ale Tabel € PI, KelaII 3 ASII A Jb ya) ola 3 eesilg 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3051 ) 


Pep d Oo peby ea j3 JadL Oa Ol Ag Y BUSUI A5 Ol lela JB OI Il... Aa GI ad on GI Jarel bi 
2 1 86 JI us 
KESIMPULAN : 
2 lam Alizhahab 


Thalak ada dua : 

1. Shorih (jelas) : contoh : "aku cerai/THALAK kamu" 

2. Kinayah (kiasan) : contoh: "sekarang kita P UT U S" atau "Loch Guech END" dll. 

jadi Kedua kata putus & end tersebut masih bersayap (kinayah), jadi msh tergantung niat suami. 
Jika yang dimaksud suami "PUTUS hubungan pernikahan" maka jatuh thalak, tapi jika suami 
bermaksud "PUTUS hubungan kerja" misalnya maka tidak jatuh. 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/390823384273809 


1932. NIAT TALAG SEBELUM IJAB GOBUL 

PERTANYAAN : 

Imin Alimin 

Assalammualaikum..A maw tanya nih.. Ada seOrang lelaki yang br sj menikah dan dy sblum 
mengucapkan ijab gobul, dia mempunyai niat.. Niatnya gini.. Apabila dia (istri) sudah tidak 
perawan g akan langsung mentalak / menceraikan dia..Nah setelah brjimak dengan si istri, 


ternyata si istri masih perawan.. Pertaxaannya.. Bagaimanakah hukumx menurut pandangan 
sariat islam dengan kronologi di atas ? Syukron kastiron.. Wasalammualaikum wr.wb.. 


JAWABAN : 
2 Ufieg Al-fausie 


Wa'alaikum salam. Bila saya menikah dengan kamu maka kamu akan ketalag atau setiap 
perempuan yang akan saya nikahi itu ketalag ungkapan semacam ini (sebelum akad nikah) tidak 
bisa menjadikan talak setelah adanya akad pernikahan , 


Ika AS ISI SNI RY JU AS AA JS JUS ea jl HIU Lb LAS UI 1 J3 Uplku Rasorl GD Gile JI) 
(8 TA PPI! TA HAUL ed ya 
Pagi ASI II" Iker lgi V Yaa CSI Ja Ha Y WI ot Ie eleii AN, HI Jd SW Ha Ja 
Y #ebany dala A1 ap Ags VYaktly LA aa Hj AA Gal "aa" dilan HKI de BNI 3) ab" ya yarilb 
By MS ay ALA Kaka Ik "JUS (aed DG Lang OM Alya Jia GOWA Ge oya Ig g " SI Jd GW 
212 P2 ia Ae AAS pir LOLA ya ASI OUT padi Ol 
kas pay darma oil GP Saga yag Ela Alis Ang SAI aa dil 1g Aisi yel Oil 

"Wallohu a'lam bis shawab". 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/481680958521384/ 


1978. KEWAJIBAN ADANYA "IDDAH MESKIPUN ISTRI 
BELUM DIJIMA' 

PERTANYAAN: 

Odie Ali Baba 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3052 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu'alaikum..Afwan..pada semuanya..saya Mau tanya.. Ada seorang laki-laki Kaya Raya.. 
Munggo.. Tapi dia Impoten.. Dan dia menikah sama Wanita idaman nya.. Semenjak menjadi 
pasangan keluarga.. Mereka belum melakukan.. PERSETUBUHAN.. Akan tetapi si suami ini 
SPERMA nya Bagus..lalu di Ambil sama Dokter.. Untuk di Masukkan ke Rahim si Istri.. Kemudian 
Hamil - melahirkan.. PERTANYAAN nya.. Apakah klau terjadi perceraian, Si Istri Masih Kena 
Masa 'idah.. Karena Punya Anak.. dengan suami nya Walau tanpa Jima'.. ? @obla Wa 
Ba'da..syukron katsiro.. 

JAWABAN: 

Umi Davin 

Wa'alaikumussalam. Akhi Odie Ali Baba, Masih kena iddah, Ibaroh dari Ust.Muh KHolili Abi Fitry, 
Coba ditelaah dengan jeli, Lagi pula yang namanya IDDAH itu adalah masa penantian, kalau saja 
mereka bisa rujuk.. 


Muh KHolili Aby Fitry 
Bujairimi Igna' IV: 36 
SIH 9 IP LIS pall Jl PAS pd OS Oly ya onkazel La Gde Jas tong pe Il Alap (aU SAI (ee) 
don Sab IS) Aa Blah Aj Jl Jl AL abg m3 Jl CAS MAA OP Late Goa ya Al Hielpor BO data Tong 
Lotad 0) BLS OA 3 LS UG Ot ag BY pm YEN Masal Ie sby Jd 
aan dan wajib 'iddah dengannya ketika si istri dicerai sebelum jima' menurut pendapat yang 
mu'tamad, berbeda dengan imam Ibnu Hajar.... 
Masuk tidak ibarat ini ? 
Kitab as Syargowi juz 1 halaman 289-290 : 
SS data Je Lapan 2 Ad Oly AS Panl PP ly AA ella Meng de TA Ole dengar Ul (aa UP) 
Ba CAS He 3 BREAS G S Je HA Ie eng Ae di IA UN Han GE Ula PR oa D3 
&. 


(Ucapan pengarang: Sperma yang dihormati), artinya dalam keadaan keluarnya, seperti apabila 
sperma itu keluar secara wajar dengan sendirinyaltanpa diambil dengan alat), meskipun 
diharamkan karena ada halangan, seperti isteri yang akan digauli dalam keadaan haid: dan 
meskipun tidak dihormati dalam keadaan memasukkan sperma tersebut kedalam ovum wanita, 
seperti apabila seorang suami mengumpuli isterinya, kemudian sperma yang telah masuk 
kedalam rahim isteri tersebut wajib menjalani iddah,dan sebagaimana andaikata keluar sperma 
sebab mimpi atau kemudian oleh isteri pemilik sperma tersebut dimasukkan kedalam ovumnya 
dengan sangkaan bahwa sperma itu adalah milik laki-lakilain, maka sperma tersebut menjadi 
haram bagi sang isteri ini dan dia wajib menjalani iddah. Adapun sperma yang tidak dihormati 
pada waktu keluarnya adalah apabila sperma itu keluar melalui perzinaan misalnya, kemudian 
dimasukkan ke dalam ovum wanita dan wanita tersebut hamil, maka dia boleh dinikahi oleh laki- 
laki lain, karena tidak ada iddah baginya dan anak yang lahir tidak dapat dinisbatkan kepada laki- 
laki pemilik sperma tersebut. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/490215964334550/ 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3053 ) 


2114. SYARAT-SYARAT RUJU' 
PERTANYAAN: 
Moch Muhdi Adi 


Mohon mf ada pertanya'an titipan dari tetangga. Tolong disundulin jawaban nya / dokumin kalau 
udah ada. 1, telak roj'ei haruskah sang istri mengkobul atas rujukan sang suami. 2. sahkah rujuk 
lewat telepon ? matur kaso'on 


JAWABAN: 
2 Toni Imam Tontowi 
Bujairimi 'Alal Khothib : 


00. 3. Y3 » BL IA Loop Saga AL oo 2. 8... 8. 2... teng co@ a go... 
Ma Pe an 


00 90. 


ae 2.90 2. 9. 0 


1g md, pa jk 2 at 5 Naa jan Jap ka Gina 
Wanna Goa pd Labu SN Pa da deal Hen sasis sa Sal gen pl Jadi AL sll 
08 Besa AA Ilasi M3 bata) MAN md PS 3 22 1 2 Sena su: 13 Par, 
HI AAN Kal Ai Lana Legi Ya Ad mala An SAH Gib Jb pian Ui LA KU Apa aini 
Ba ana ai Atma Sa 3 atasi & —a J pa, ken atas Bei Iu Te Pan ni 
sera Ole Tail ana ab Lo D6 di MEP SP dpan db ey de Ul Ge J Pe mg 
Pn Pa Pa pk DUS Tah aa SES, 
Syarat sahnya ruju' ada empat (pengarang tidak menyebutkan yang ke 5 dan ke 6) : 
1. Bukan ruju' dari talak 3 
2. Tholag yang dilakukan setelah dukhul / istri pernah didukhul, 
jika istri belum sempat di dukhul sudah di talak maka tidak boleh diruju' karena langsung jadi talak 
ba'in. 
3. Bukan talak yang memakai 'iwadl / uang tebusan / enaknya ngomong bukan tholag dari sebab 
dhihar. 
4. Ruju' dilakukan sebelum habis masa iddahnya. 


5. Wanita yang mau diruju' masih dalam satu agama yakni islam. 
6. Jelas wanitanya. 


dari syarat syarat di atas tidak disebutkan syarat gobul dari istri, jadi menurut saya sah walaupun 
tanpa gobul 


» Umam Zein 


1. Sah, sebab gabul tidak menjadi syarat ruju'. 
2. Sah, mengambil mafhum dari penjelasan rukun ruju' yang tidak mensyaratkan hudhur, berbeda 
halnya dengan ketentuan akad nikah yang harus hudhur. 

32602 ca IK MUSI danny Ang JS ANE UI, 


MEI Dai HN YG II LI Fa TSB Kaldial S— G KY Uas se YI non JI Rn D pada Yy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3054 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


327 jp onjil RU MUSI 
Ra Taka Rn pang 3 LSI Uas BAN BA Y SNN AN Ip PE Ya IN Ioi Lp aa Lal 
119.222n 
2137. TALAG SAAT ISTRI HAMIL 
PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 


As'salamu alaikum wr wb. Mau tanya bolehkah menceraikan istri ketika sedang hamil...? silahkan 
tanggapannya. 


JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Dari ibnu umar bahwasannya dia mencerai istrinya yang lagi haid,,lalu umar bercerita pada nabi 
lalu nabi bersabda,,kembalilah padanya dan cerailah saat dia dalam keadaan suci atau keadaan 
hamil. 
2 Bam IG I og car LA pain 24 pensi 50 gura G7 Leena ra Bioah Ah Ap cg dasar pl 
YES ae Tema Peanen ten yag duet Uya Ole up Aan ea ka al 
ON SA ate can aa gb ai: pol op Purab Teja Gan Ly data 2 Oka 2 GP) Ha 
AK AG ema (aa ab Gili Ga Sai JW — okay dala II lho— ae 
325 IT) Al Ab da Dg Sita SI yaaa La ed 
2 Abdullah Afif 
Imam Muslim meriwayatkan hadits dalam kitab Shahihnya (4/181, maktabah syamilah) : 


Ka Wa ye SI Ea JG - KO BAN — pai lh SP og ia Ta 2 al Wa) 
Ae le Lai Ab Sa SB Da La BA Gb 6 ALA op Ab ab Ji Tea 
Su Pj bat Leak.) HL 3 e Lana 1 » JI — ag ». 
dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Zuhair bin Harb, 
dan Ibnu Numair, lafazhnya kepunyaan Abu Bakar, mereka berkata, telah menceritakan 
kepada kami Waki' dan Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman Maula Alu Thalhah, dari 
Salim, dari Ibnu Umar, Sesungguhnya dia (Ibnu Umar) menalak isterinya dalam keadaan 
haid, maka Umar menuturkan hal itu kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasalllam. Maka 
beliau bersabda: "Perintahlah dia untuk merujuk isterinya, kemudian hendaklah dia 
menalaknya dalam keadaan suci atau hamil." 


Imam Nawawi dalam syarahnya (10/65, maktabah syamilah : 
LSI oma yag Lela Una Gl Jali GL JA YG Ad (Ol JI LAU Upilod P) el y tele AI lo dy 
Ebony eny LIL Olga (3 03 Slany Any Gore ot) ye yegUb in salad ASI JG dg yel up JL 
PSA Ay ai S3 SL ya naa JB) ASIAN yana JB dag Sail day pdl op JB Aas lgs sala 
29 Ka Jati SL JB af al 
Ini link Syarah Nawawi : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3055 ) 


idirom-4398&idto-4500&bk no-538ID-658 


Terjemah : Sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam TSUMMAL YUTHALLIOHAA 
THAAHIRAN AU HAAMILAN. "Kemudian hendaklah dia menalaknya dalam keadaan suci 
atau hamil". Dalam sabda tersebut menunjukkan bolehnya menalak wanita hamil yang 
sudah jelas kehamilannya, Dan itu adalah madzhab Syafi'i. Ibnu Mundzir berkata: Dengan 
pendapat ini, berkata mayoritas ulama, diantaranya Imam Thawus, al Hasan, Ibnu Sirin, 
Rabii'ah, Hammaad bin Abu Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishag, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. 
Ibnul Mundzir berkata: Aku berpendapat dengan pendapat tersebut, dan dengan pendapat 
itu berkata sebagian ulama malikiyyah. Sebagian ulama mengatakan: menalak wanita 
hamil adalah haram. Ibnul Mundzir mriwayatkan riwayat yang lain dari al Hasan, 
bahwasanya dia berkata: Menalak wanita hamil hukumnya makruh 


Dalam Tuhfatul Muhtaaj & Nihayatul Muhtaaj : 
(AS br Bb) LI) 


WA YAHILLU THALAAGU MAN ZHAHARA HAMLUHAA 


Link Tuhfah : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-291&startno-70&start-70&idfrom-7627 &idto-7999&bookid-20&Hashiya-1 


link Nihayah : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-2581ID-6675 
Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/504781626211317/ 

2190. AJAKAN UNTUK RUJUK BUKANLAH RUJUK 
PERTANYAAN : 

Khamidah Nda 


Assalamu'alikum wr wb... Ada seorang wanita yang baru diceraikan suaminya. dan setelah dapat 
sebulan sang pria mengajak wanita tadi untuk rujuk/ tapi sang wanita tidak mau dirujuk. Kejadian 
ini ' berulang2 mangajak rujuk. dan berulangulang pula wanita tidak mau di rujuk. 
PERTANYAANNYA : Sudah dianggap rujukkah sang mantan suami tersebut ?. 


JAWABAN : 
? Didy Humaidy 
Rujuk memang tidak membutuhkan keridhoan istri. Bila suami merujuk maka rujuk tetap sah meski 
istri tidak ridho/menolak. Tapi jika suami cuma mengajak (belum merujuk) saya rasa ini tidak bisa 
di anggap merujuk. Jika hanya mengajak rujuk tidak bisa di anggap sudah rujuk. karena rujuk pun 
harus ada seghat baik shorih atau kinayah. Sheghat shorih seperti: Roja'tuki (aku merujukmu), 
atau Roja'tuha (aku merujuk istriku) dll. | Tuhfatul-Muhtaj 8/148 |. 
SI (Ag Binor) Eee ) al Of mara ad Ueale BEI aa Aa all aa 3 BUSI, nak dan Jl (ba) 
II se AI lee bata Yg Radl G US dada al Raon 5 Upin Gal LUNAS) «Lan yyyy Len padi Lia Aly 
ogS SL MoU ap EYE Ul Ja yaaa AI 
bh Aka 3 JIN, OLI 3 og (OLX) Laga GBI Lal 148: PN lang SI OT m9) al opa 
(S3 leh ne pama dala yi LS AAS Al Gian 2 Jt IlanYI ya AN OS Fay 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3056 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hasyiyah Ibnu @osim : 
dl B2 Sp Yan amel, (148: 0): Agiy An hg 0 3 JB (EL Carera Jaa OI G1 Sya ol Atil 
eter) Alphy Canby Sang Aa me LS Line, jl Utasely JI IN amorl 5 Aall ASLI uya de SB (SEN awan jl edan 
GL yi laa Wa 13) Land Raon Jl Janu olah Raon Jl Oya Waka3 OP YI Rao jl A00 3 hg YES TS mal 
AL » pare Sail! OY $ Amor Jl ola Jl jual Jah SA OP Tar Jl JAE Le ora J3 MY £ ola Ilusi. 
Tambahan ta'bir Hasyiyah Ibnu @osim : Jika suami mengatakan "Aku merujukmu jika engkau 
mau". Rujuk tidak sah (tidak di terima). 
Yg IE Puan KeldinYI Sb G UI me de ella Lake (SLAYI ) Hor Jl Rona (b pta Y al Mad) 
Jas 533 Tante, Bat yagi)e dl Sat oa Kam) gk 008 Sl Loyal wake SB) dls dy sea Ji lal 
Ae kai BW AYI de Wal SBYI yng) Il YI TAS SNI Jis Ande ole ea yr gs Ad may UK 
Sy SNUIS Lg Jiitang Y £ Slam CS All ea (ALS maid) Apa aleBYI LP Ily AYI Sy tj 
Dg cab Oj Slinoel S ( Uialas Jai Yo) SDA c5lS Aaony Ki Lin OT jelang Uillan US Upin pas sandi Of ape3 aj 
Andianly | 149: Dl yed Start S bp Yg Ca oa PST JS pekan oya JAR Aladin UAN IS Oly «SS ab oya OI aka 
Va ) #LSYI Juta V abal! Juda Y Le OY Gill! cart, JB Ageng) Sam Gb PLS Hagan Raon) Loan ole CAN ya 
Jade Iaa£ Y TSI slah OY Gaon JL Ag kas Ula € (ob, Jaia Jaa. 
Wallahu 'alam. Mungkin yang lain ada yang mempunyai ta'bir yang shorih tentang ini. 
2 dial Cu Jiludl 
Mungkin ta'bir berikut bisa dijadikan acuan: 


0. A... 


2 Sunde Pati 
Jika iddahnya roj'i dan suami bilng aku rujuk/kembali maka wanita tersebut otomatis jadi istrinya 
kembali,,mau tidak mau dia tetap istrinya karena iddah roj'i setatus wanita tersebut masih istri. 
Baal 3 rena OS jg Regar! Sya Obeng ya ed OS Ul Land bpainy (298 1 3 ny — cal 
kong SO kete ON Ran 
fokus 
krg SG kan ON 
LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/518018384887641/ 
LINK TERKAIT : 


www.piss-ktb.com/2012/12/2114-nikah-syarat-ruju.html 

2233. KETENTUAN RUJU' SAAT ISTRI MASIH DALAM 
MASA IDDAH 

PERTANYAAN : 

Muhyiddin Aziz 

Assalamu'alaikum... ada pendapat yang mengatakan : jika seorang suami terlanjur mengeluarkan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3057 ) 


kata talak kepada istrinya dan masih dalam masa iddah, maka untuk merujuk kembali sang suami 
tidak perlu akad nikah lagi. Yakni hanya cukup mengucapkan kata2 atau kalimat kinayah terhadap 
istri, yang mengarah kepada niat rujuk, semisal : sebenarnya aku masih sangat mencintaimu, aku 
tak kuasa berpisah denganmu disb. atau dengan menjimaknya. dan itu sudah termasuk rujuk. 
Pertanyaan : benarkah pendapat demikian di atas ? Syukron... 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalaam.. Coaba baca : HASIL DISKUSI MAJLIS TA'LIM HAROMAIN GOMBONG 
(Ahad Pon, September 2011). 


Pertanyaan : Bagaimana cara atau ketentuan ruju' yang masih dalam masa 'idah maupun diluar 
'idah ? Mohon penjelasannya ? 


Jawaban : Rujuk menurut bahasa artinya kembali (mengembalikan). Sedangkan ruju' dalam istilah 
fikih munakahah (perkawinan) artinya kembalinya seorang suami kepada istrinya yang di talak 
rajI, tanpa melalui perkawinan yang baru dalam masa 'iddah. Ruju' hukumnya sunah mana kala 
akan mendatangkan kemaslahatan bagi suami-istri. Dasar yang digunakan dalam ruju' adalah AS. 
Al Bagarah: 228: 


BII NI 


A 0... 8 02GB 8 - 0 NG eta Ra Jaa" @3-8 en ana enn aa ti, C0 00an a00 hee 

AS yg PI pad AU ap Ol oten AI Ge L ya ol Ja Yg 013 UM emil rata Sila, 
#9 0 I-go — - a ». 8. 

Lo) Dati DUS Gd Gada Ge 


Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru. Tidak boleh 
mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika 
mereka (para suami) menghendaki ishlah 

Adapun ketentuan ruju' dalam nikah memiliki rukun dan syarat. Rukun ruju' yaitu 1) mahal 
(perempuan yang diruju"), 2) Shighat (ucapan ruju'), 4) murtaji" (suami yang meruju'). Sedangkan 
syarat ruju' meliputi: 1) thalak belum sampai tiga kali, 2) thalak terjadi setelah duhul (berhubungan 
badan), 3) thalak bukan thalak 'iwad (khulu'/gugat cerai) dan 4) wanita masih dalam masa 'iddah. 
Adapun cara ruju' pada istri yang masih pada masa 'iddah raj'i adalah dengan ucapan yang 
mengandung maksud kembali pada ikatan perkawinan, misalnya : Aku ruju' (kembali) padamu, 
atau dengan sindiran halus dengan disertai niat ruju' missal : Saya pegang engkau” atau “saya 
kawin engkau” dan sebagainya. Dalam ruju' pada saat istri masih dalam masa 'iddah disunahkan 
mempersaksikan, namun tidak wajib. Sedangkan ruju' di saat istri sudah habis masa I'ddah Raj'i 
maka harus akad nikah baru yakni seperti ketentuan nikah pada umumnya (dengan wali, saksi, 
mahar dan lain-lainya) 

Referensi : Al Igna' J. 2 hlm 109 dan 449, Fathul Mu'in 116, 'lanah j. 4 him 29, Bajuri J. 2 hlm 152, 
Fathul Wahab J. 2 hlm 88 


(109 p/ 22) 8! 

Eng Inna Je YG KS den Jl os. 

lane B3 (imp Ane) Roman (deg) Belgia JS yag JIN SA ga Gaal! Ta OSN Cm ya BN UI, 
sae Bia d TUAI BUS SE 3 HEM Bae Ogog AG (LAI Oya BINI DG Oh) JII Hah yaaa LS Laoly 
H8 ala OS OP (US Ja An) SNI (OS oh) GI Gp “ee dd abal Y aib US @ ya ISI Ul M3 Jasd GNU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3058 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PP OS Op Lagi oya Lia (Upgaa BW OKU Ody SIB Op al Ira pb IS Le ya AI Ra) 
(Gaal! ella J3) daerI (OS Ob) HI Opa 3 teri (AAS LS non) 
(49 »12 DB 


CSI IS SBY ng Ul Gel TSI Ralat AS BUY EL Ula dend ya DS oa eny Lake alah yng 
Aladin pbb Kagak! ya Bli BUSUI pe Jai Jual Y Raon JI OT BU ole AS Ae lam aU yag ALI SY 
(Ann Aing UPS) Soleh (JOS) sel dalah al Jan an (Kao Ka IS) Ugale AYO paka Ram Jl Si ly 
Jt Lgi gia dil G3 Redi abg yu 
Wallaahu A'lam. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/546555462033933/ 
2249. Mengaku Bujang Bagi Yang Sudah Beristri, Jatuh 
Thalak ? 
PERTANYAAN : 
Hilang Dalam Terang 


Assalamu 'alaikum.... kalau seseorang ditanya apakah dia punya istri lalu dia jawab belum, 
padahal dia punya istri maka jatuh thalak 1, itu disebut thalak apa ? 
JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 
Bagi B4 S4 Wala Usiliay 5 Uta yI 19 0 MASA ULELK JK pad Ie 7 3AA BJ Y Slop Ja ai UWAN 3 Ja Alah Y3A Laga 
maa Il iaS MA UBNG ia YA saia WLNG, 
Sumber : 
http://shamela.ws/browse.php/book-11813/page-1072 


2 Sunde Pati 
SY Bg SNI Ag Sy Oly Cara Gd SY all | BNN Ag pad OP AN JUS $ Rong LI 2 Jang J JB OI, 
102 150 17 1g Lp yani Lb Jd 
Jika seorang bertanya pada laki-laki, apakah kamu punya istri ? lalu dia menjawab tidak/ 


belum maka jika dia tidak punya niat talak maka istrinya tidak tertalak karena ini tidak 
termasuk shorih, dan jika berniat talak maka jatuhlah talak karena hal ini masuk pada talak. 


Ulama' beda pendapat,,ada yang bilang itu talag kinayah sperti ibaroh dan keterangan di 

atas. Ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak terjadi apa-apa dan tidak 

berpengaruh sama sekali dan hal ini tidak dinamakan talag kinayah maupun shorih 
walaupun dengan adanya niat karena hal ini adalah murni kebohongan. 

tb SV JUS Rong MB Ol 175 PIL ay ai 

(329 p13n) aa 

& dag NUYI OS ye Ay JA 3 di Le lay JAS AS SY Sp Ol Gl | Y Jl Teng Md J3 3 

Sr delay LD on dd Aid OT, tewas 3 Katak ore d1 NI de BUS al eko Le Lada S3 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3059 ) 


A23) 3 SAN opal dala pr LS deng JII Rey NS LA Lasel G Gila GI 
TO PI) - SN — WI ee 
SSB TS asal PELAN Of CegeI Db SY HPN Je SW mai Rergjl ST Ja mudi Ob S3 
BY Jl Rong LI Jd UJI ia 3 dy all JL 0 leosly dala! 3 Legowo Olgong UUS OS Jar (ds 
Lusasika af Ltetaa JI 0 Of om BA ag PS DAS Yap Olga Yi HS JB ILY GA 
GMBI s Las 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/5540153546212771 
2290. TALAK LALU RUJUK, DAN TALAK LAGI SEBELUM 
DUKHUL 
PERTANYAAN : 
Nur Hasyim S. Anam 


Si-A menceraikan istrinya yang sudah digaulinya. Dalam masa iddah si-A rujuk lagi kepada 
istirnya. Belum sempat merasakan "nikmatnya" rujuk si-A kembali menceraikan istrinya. 
Pertanyaannya : Apakah iddahnya melanjutkan iddah yang pertama atau ngulang dari awal ? 


JAWABAN : 
2 Al-Yusuf Al-ldrisi 
Dalam masalah ini secara lengkapnya diperinci sebagai berikut : 


1. Jika setelah diruju', pernah dikumpuli (dijima'), lalu di talak kembali, maka wajib mengulangi 
iddahnya kembali dari awal terhitung setelah talak kedua, dan sisa dari iddah talak pertama masuk 
pada iddah kedua. 


2. Jika setelahh ruju' tidak dijima' sama sekali lalu di talak kedua, maka hukum iddah terdapat 
perbedaan di kalangan ulama' : 


PENDAPAT PERTAMA : Menurut sebagian ulama' menyatakan tidak wajib mengulangi kembali 
dari awal, melainkan tinggal meneruskan iddah pertama. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam 
Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabiir bahkan menyatakan bahwa pendapat ini adalah 
pendapat jumhur ulama'. Mengikuti pendapat ini, waktu antara ruju' dan talak kedua tidak dihitung, 
melainkan yang dihitung adalah antara talak pertama - rujuk, lalu diteruskan iddahnya dari talak 
kedua hingga menyempurnakan iddahnya yaitu 3 kali suci (untuk wanita yang masih bisa haid) 
atau 3 bulan (untuk wanita yang sudah menopause). 


PENDAPAT KEDUA : yaitu pendapat dari imam Muzani dan menurut imam Nawawi adalah 
pendapat shohih. Pendapat ini menyatakan bahwa wajib mengulangi iddahnya dari awal 
sebagaimana tidak didahului dengan adanya rujuk sebelumnya yang berarti iddah ini adalah iddah 
dari pernikahan semula yang sudah terjadi hubungan suami istri (jima') , sehingga talak kedua 
menetapkan kewajiban iddah baru secara sempurna. 


Referensi : Majmu' syarh Muhaddzab dan Al-Haawi al-Kabir lil Mawardi 
A95 2118 g) -£ all 
ai Upah Jep Bakal Siilinai Of La Ugilb £ dnon jl Ang Upi OP ce ai Ugaoel, P Ailb Jeli Ang dell Gb 5) (Ibas) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3060 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


O lerg lele JUS Clpale Ussy SINI Baal II er (Wah OY 3 dis Lala Ja Ueilb & Ugaoel) OB «INI Sad 
rb Ah tab TG BW SY email yag CIA Ole yag cilall Siiling UI (UI) Lal Of Jd Ugilb £ Baal 
Lea) Cop) 3 oya Laik P Apalor AA All Bole Hlm OY Ankoall HI, Raon, Yy GD Andin | JUS cilaS Sue 
Kan PA UP, Lilo £ enak PSI Ag Sd) PLS cina) Celia Leilb IP ca Wib SIN SI dj ole 
Lela BLAAS ( AI Lagin) Ol oi Je sala PAI aan yel JL Oli did Kao) pb ya lailb GOT Mei Lae 
of ade JII Calya And NS Jai Ol pjg LAI El 9 JB Bb calo Jak Ld an) LE, ca le 0 K5 
C3 lou pat J9. BL Sae SLLI 3 BBI Sae Kang Aaron dl de Ob ISI cin Korg krg jl db usa IN 
dely 23 3 osilb Ugal JS Jas Aron) Yg pop Lagian | OBDU LLY lal, Yy3 Uus Je 
(209 PIL pp — SN — HI SI 
8 30 - 0 00. Uucaa -g9 - 2 @ 22 0 12 20 S0 2.00 BA SL0o ... 9 go. 2 J 2... ngo - 
(UEA JB) Load pd Kalla Cl 4 Jai Ski Se 2 ina jail (3 Hg Id ae P3" atasi Ju 3 Is 
U JhUI ad pakta Latina $ Dog Ugiae Hlay Uasal, US li 4 GI Sbb 2 Lain Up Jade Ggs Kia 1 AI Aa) 
La Un YA G3 ga AG Jaa pa" 
... 0. 3,0 go Lo 20. 32- 30 2 2. 20 20. 00 BI 3 0. .. — 2.3 2 Ie 3. 8 0-90. 
AL AB OS Ol aya kon ag le jln US Ud dor Aap Lil pi 4 Angj el Gila P1 ayo 1 Kanal JL 
SAN AA Ap PI Bea ja Fi Get Of Gb ti Ah Gb RA AN GA Ea ma SY 
BABI Aike Aa (r LL Tni AA Ugilb So Ahn JI lag Up Ol 4 dede Gita lia MLolU Jjdi GUN 32 La 
AI aan SP db 
OM PI pp — SN — SI 
Oka 4 Alah 1 ena ag Kal Sah Rem ea LO lai caleg UG Goo Lahu U aa Op: Tas 
basi OT SBU ko Diah ep Sly KU ALA 00 ey Asi Ol ja ab Lal EN 

Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 

Link Diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/563847506971395/ 


2347. SYARAT RUJU' DARI THALAOG TIGA 

PERTANYAAN : 

Imam Bahrie 

Assalamu'alaikumm, para kiyai/ustad/santri/yusimbah yang dimulyakan, saya ingin bertanya 
bagaimana caranya kalau pengen ruju lagi ketika talak tiga sudah jatuh ? 


JAWABAN : 

Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Bila suami menthalag istrinyang sebanyak 3 kali baik sekaligus atau bertahap 
maka suami tersebut tidak bisa kembali kecuali memenuhi 5 syarat : 

1. Habis masa iddahnya (dari suami pertama) lalu 

2. Nikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah . 

3. Suami kedua tersebut harus mewathi' farjinya / bukan dubur dengan syarat dzakarnya tegang 
dan harus orang dewasa / bukan anak kecil. 

4. Suami kedua harus menthalag ba.in ( thalag 3 atau khulu' dan atau setelahnya habis iddahnya 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3061 ) 


thalag roj'iy ) 
5. Habisnya iddah dari suami kedua. 


LIP dypny dm VI JEP oaag d Jyall J3 luas OLS Ol oasis Pb OLS Of Lae jf Laa EN UD Leery eilb Ob 
arit dp Ob Ugulela US pdl Cl dgan CIWI, Lenmuo Key anis Lety OLI, lal ed ata Wae edi Uno Jas, 
SL daa Lai yi GUI DE Y dolar ST ok Lah OS JSI Ole) ta Uagak YaLN Jaka enylata oa Lay jl 
YAN Ceng Lin Ud el) mall rr SAE G dual olah dai LSI GOAL Ul at 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/579705085385637 


2356. THALAG NYA ORANG BODOH YANG TAK TAHU 


ARTI THALAG 

PERTANYAAN : 

Ilmatul Mukarramach 

Assalamualaikum, ada orang bodoh tidak tau arti kata talag tidak dan mengucapkan pada istrinya 
"kamu ku talag tiga" padahal suaminya emang tidak tahu alias bodoh / jahil bin blo'on beneran... 
bagaimana sah atau tidak thalaknya ? 


JAWABAN : 
2 Ufieg Al-fausie 
Apabila ajami (bukan orang arab) atau lainya mengucapkan thalag dengan bahasa arab atau 
lainya bahasan arab tetapi tidak tau atau tidak tau artinya thalag baik menthalag atau tidak maka 
thalagnya tidak sah dikarnakan tidak ada maksud.. 
Referensi : 
YAA Reba YG — Gem AA op MAL — Eee Kata 
SUSY (Hah) Ya ai oya (ola Sad aa YU area Ga) SI ye (li I, 
eka 
2 Ghufron Bkl 
Hukumnya tafsil : 
1. Tetap jatuh thalag kalau "tahu kata-kata tersebut memang dipergunakan untuk thalag walaupun 
tidak tahu artinya". : 
Ag mara Je Ol II Jile Jl el HA J2 GDb Uas wali daki aa DG Uas Gas | Rarory y JL md aa UI 
ola Bd Oly Lis on jl TSI Renag Jp pnya il 0 gemas oya ji) BV Git IMEI pb Alb Just YL 
€I 6 or BL end Ag Gil LS ole 


2. Tidak jatuh thalag bila tidak tahu bahwa kata-kata tersebut dipergunakan untuk thalag. : 

Ita Ayak GNI alan game Sail Ig Kinel aa A Boley SL pb Y db SUS Su Y pay e bib Jha) 
€ JA crdUblI Ble| Ulkna Bap Y JAS RAS BeikiaS id ola Du dg ia Sail oa IS ea SINI 

3. Penggali Kuburan 

Sedikit nambah, Kalau nama istrinya adalah THALIK atau Hurah, suaminya memangil wahai 


Thalik (orangyang tertalak) atau wahai Hurah (orang yang merdeka) jika diniatkan talak atau 
memerdekannya maka niat itu berlaku dan klw diniatkan sebagai pangilan maka tidak berlaku, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3062 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tetapi klw tidak dikaitan sama sekali menurut pedapat sahih tidak berlaku. Wallohu a'lam 
bisshawab. 


LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-549501778405968 


2368. KEWAJIBAN SUAMI PADA MASA IDDAH 

PERTANYAAN : 

Er Ha Adem 

Assalamualaikum ! Maaf mau nanya ! Seorang wanita minta cerai pada suaminya.! Namun yang 
dipintanya hanya cerainya saja. Yang kami tanyakan. Wajibkah si suami memberi nafakah pada 
pada wanita tersebut dalam masa 'iddah ??? Mohon penjelasannya juga ibarotnya ! 


JAWABAN : 
2 Timur Lenk 
Wa'alaikum salam. Lihat Fathul gorib : 
bay Batal pil 
3 Of VI Bgn, (AAA 3) CLA YO UEA aa D (SI Tae JI Sana CL) AS sasak pls 3 Uas) 
OR YP ES Dg SKI PU Ly "Ide! UTY) Dg LL ii WA LS Uas so jl USUS Ja BU 
Jl id Of J3 mual Ie Jadi Kemang YAAA Ca (OOT. 
2 Ghufron Bkl 
Istri yang cerai roj'iy bila tidak nuzuz sbelum di cerai atau di pertengahan iddah, selama masa 
iddah bagi suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal waktu dicerai 
(dibiarkan menempati tempat tinggal waktu dicerai)bila layak,pakaian dan kebutuh2an yang lain 
selain alat mencuci. Sedangkan istri yang di thalag bain baik dengan thalag 3 atau khulu' dan atau 
fasakh maka suami wajib memberi tempat tinggal saja kecuali bila istri yang thalag bain tersebut 
adalah hamil maka di samping wajib memberi tempat tinggal juga wajib memberi nafkah jga 
kebutuhzan yang lain selain alat mencuci.: 


BLUS Kas elit 3 jl USUS Ja B3BU Y) yandlly Kidal) 6 SY OP BL Kana G SI Rer J Skanal ey 
Cd Je Kang Aid mid Yale OI Of YJ Aiill Oya Hal PU Lg bell JT Y) og Aas W £ Aid 
YANVE Gold Jani Aid Of J3) mewali 

OS Ob Akal Uplia pb Kenang Gemmill T OjiA pia Gem gl dau if SNI ENU IL Jul dalah nd asal CL, 
& gan SIN y Ai! db CL LSI Pala Cant Wb Aki V8 39 ,P gl Una idle Jong UG Aiali OB ISI Ul 29 5 om Ob 
&INY Cold die. Jais III Y Su 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/585177148171764 


2370. HAK ASUH ANAK KETIKA TERJADI THALAG 
PERTANYAAN : 

Arga Danny Ebod 

Assalamu'alaikum,, maaf pak kiyai di piss-KTB ini,, ada pertanyaan dari buntut perceraian sebuah 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3063 ) 


keluarga. Kalau menurut syariat islam, sebenarnya siapa yang paling berhak nmendapatkan hak 
asuh anak ??? Mohon maaf danTerimakasih sebelumnya. Wassalam.. 


JAWABAN : 

2 Timur Lenk 

Wa'alaikum salam. Hak asuh ada pada ibu sampai genap umur 7 tahun, jika sudah umur 7 tahun 
maka anak disuruh memilih antara ibu dan bapak. Syarat mempunyai hak asuh ada 7 : 

1. Berakal 

2. Merdeka/bukan budak 

3. Agama , maka jika salah satu dari orang tua kafir , yang satunya lagi muslim maka hak asuh 
jatuh pada si muslim 

4. dan 5. 'Iffah dan amanah maka tak ada hak asuh bagi ibu yang fasig 

6. Igomah/mukim 

7. tidak punya suami kecuali suami yang mahrom dengan si anak. 

( Fathul gorib J. 


V oya din Leginy ca) Jalal Knp potd Kadal jg CE an Kana aya Bi la dad ag LAN pa 3 A uas) 
dg SI (LAS Ga Ga Kal Anin dy eng Jr BJB IL) LOR) S3 JileS Ojad pal Lag dani al Jins 
Isha “Jab! Adi dle oya Gde LAH Ajay Lahan oya SMS pb deni dag Aida Janda del ig dala onga Aruluay UG, 
OI) Jisaak L8 p03 (ntar gam) Gan (dl) Reg lin patang MULAN ilahi Unud) Bolton oya Ron gl Can 
di ny al CP) Lada GR) daa Jl Uni Ga Ja Jaan Syur ll Ae ya UJAN GI UI pd As jak 
ny SI SA Shy tar USU Cai plala SU GEG O ym ai ag Al GOS Op (dl ala Je Lap 
8 Hal) Urutan 1 (gara BILA Jet ay) ng IS tm Radio OS yag RL ma me aa NAS) LV JB og AI 
dilan D3 KA) BEI (GO) Wah BLH G- Ja dam Bea Layan J3 Ob tai ji Lgi yr Gel d5 pion dila— 
S8 RL diah) mate GELI GO) "aa JS BAIT dil DL PERAN SIBI (G) Lab G3 laaas W OST Of as 
Oi Ob ambl Ae B (RABYI) eoledi () BALI Alda ASI Ja APU Uda 32A Ailipal I ata Y) LALU dil 
ca EM aa ogby jamki II OS el yna yh pisah OS Hey BE FAS Aorlon ji Wae ol Loe da 3 Craaia opal 
(SE) @eladi b padi (Go) tea Anjad dil PIL ya dah SIG AE ia ag VI de aU 3 aa Sl oya GT GNI 
Ios aa ad aan al h JEII AS An ga Luh CAS Uh. Jabal RE ya Yaa (CI mel la si 
Dunkin don yeh pakis LAS Ugtiliao (Cah) (VI 3 Anya Gal (lean ba Jail OP) LA Ugilism Jaka YG joel gia 
Wallaahu A'lamu Bis Showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/582998508389628/ 


2427. JATUHKAH TALAO SAAT MABUK ? 
PERTANYAAN : 
Fadhel Achmed 


Assalamualaikum.... Tanya tadz.... Kata-kata talak dari suami yang lagi mabuk habis minum 
khomer, sah apa tidak ya ? Syukron tadz... 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3064 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Agus Muntung Satria 
Wa'alaikum salaam. Talak nya SAH 
DL ad Boy mob pd Alis Jaja La Kp oya NAS) Gaal OLS dh yelagY Kemang O jan Jl) gal 
( Tanwirul gulub Hal 359 |. 
2 Ghufron Bkl 


Kalo mabuknya disebabkan minuman keras dan dia tahu bahwa minuman tersebut memabukkan 
maka thalagnya sah / terjadi thalag. 


DG ai YG Jile Ul af HA le BN Uas Cerai eror) Aalol pi YG Uas Gak | Taro, jg GL oil aa 
@ ST OLS Sama Jgliar Aa | OLX IN Jis IU dilan Fidio gl asa JST Hb Kai SN Sang dating UYA) ce 
BSA SU Ol Y Si ata BD aing SN ES le Hjana Kai datang Ip AD HB Kanal dd jade 
go oodUel dile| ale Undlas da 3 ya 
LINK DISKUSI : 
2443. PERSELISIHAN HITUNGAN TALAK ANTARA SUAMI 
DAN ISTRI 
PERTANYAAN : 
Rangga Umara Nh 


Mohon jawabannya : Ada suami istri yang lupa dengan talak yang terjadi sama mereka. Si suami 
ingatnya bahwa mereka talak 2 kali, sedangkan Si istri dia ingat bahwa talak itu terjadi 3 kali. Nah, 
terjadilah kebimbangan diantara si suami dan si istri ini. secara hukum Islam / Figih harus 
bagaimana, atau harus yakini yang mana ? Mongoo.... 


JAWABAN : 
Rampak Naung 
Yang diterima pengakuan suami, dengan sumpahnya. 
Aisang Alah JyiU TI SU UALb Al mg! JELANG Obeng JI Hate ISI JIVI de AYI gas ooa0 Us Ol, 
Je aja pas JI OY dat CJ! Jp JL Wb Lesilb jl JBy USG Ugilb LAN and sono 3 Hk Ol, 
421 3 ben ab 


http://islamport.com/d/2/shf/1/16/774.html 
Slecent Alhose 


dead 1 ISI Bika Ugal iliewa Uaji8 ol, Us LM Jaliel 3 US) Vj yg BUSI 33K sar sad YO Naas Sie 3 ap IBNG 3 Iu 
Willal dp 0220 Alacws Ia yis GA Jaligl SDEL 58 U 5 er Jnliigl Jala SUS 3) 33 Vj sg s2 sah YO NY cap al jd ek, Jalsa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/610801085609370 


2447. HUKUM LI'AN SUAMI TERHADAP ISTRI 
PERTANYAAN : 
S Robiatul Adawiyyah 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3065 ) 


Asalamu'alaikum.... mau nanya apa yang dimaksud dengan hukum Li'an, mohon penjelasannya 
terimakasih. 


JAWABAN : 
Abdur Rahman Assyatfi'i 


Li'an secara bahasa berarti jauh. Sedangkan menurut istilah adalah ungkapan ungkapan khusus 
yang dijadikan sebagai hujah bagi orang yang terpaksa melontarkan sumpah kepada istrinya. Di 
sebut li'an karena bila ternyata ia berbohong, maka akan mendapat la'nat dari Allah. Menurut 
keterangan Kalimat-kalimat khusus ini jumlahnya ada 5 . 


WAN GE MA ala ya SB II Pena dmn Edar Kp pa SAS Legi 1 dad CSI ali era Bapa pesan Ia yA, 

asa dale 3 Jah Jen jl Jai Ula LAST ala age 1. lam UB Ragkaki model SLASII A al SI ko mal OLS Ayiy 

SRS ya OS OI AI 

kalah CSI Jl RSA YA Go pm 

oa ola BN Ie AI 3S dis Jegiah GEN gl Kanal! peda Ol VI SAI don dalah UJI dtng Jen JI ay ISI 3 (Jas 

aa 

Apabila suami menuduh istrinya berbuat zina maka sang suami terkena had menuduh zina, 

kecuali dia mengajukan saksi atau bersumpah li'an. Suami harus mengucapkan sumpah itu 
didepan hakim, di atas mimbar masjid yang dihadiri oleh orang banyak. 

AI Cah ad UJI ya WII Ika OT y UII ya RIDB Geng) Ae may Lah Uda jl Gil AL Ag 


Suami berucap : Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan orang orang 
yang benar atas apa yang aku tuduhkan kepada istriku yang bernama 'FULANAH' bahwa dia telah 
berzina dan anak ini adalah anak hasil dari zina bukan anakku. 


Kalimat ini diucapkan 4 kali 

SS oya ea UNA Hand Clay SU Abang Ol ang Aa EN AI Sdh y 
Kemudian sang suami mengucapkannya untuk yang ke-5 setelah mendapat petuah dari hakim : 
"semoga aku mendapatkan laknat dari Allah apabila aku berbohong ". (Tagrib halaman 49). 
Seorang lelaki tidak boleh menikah kembai kepada istrinya yang pernah li'an yaitu dengan sumpah 
pada kedua-duanya, serta keduanya menjadi haram selamanya (ta'bid). 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/596218410400971/ 
2448. MENIKAHI MANTAN ISTRI BERULANG HINGGA 4 
KALI 
PERTANYAAN : 
2 Husnul Khitam 


Assalamu'alaikum. Siti wanita yang sangat ayu dan mempesona, Siti menikah dengan Siri, 
setahun kemudian Siti cerai dengan Siri, tak lama kemudian abis masa iddah Siti menikah lagi 
dengan Simon, pernikahannya Siti dengan Simun pun juga tidak berjalan lama Siti Cerai lagi 
dengan Simon, 4 bulan kemudian Siti Nikah lagi sama Siri suami pertamanya, 1 tahun kemudian 
Siti cerai lagi dengan Siri, Yang Namanya Siti ini bisa di katakan bunga desa tak lama kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 3066 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Siti nikah lagi sama Sigar, Rupanya siti membangun rumah tangga dengan sigar juga tidak 
berlangsung lama 5 bulan kemudian siti cerai lagi dengan sigar, Herannya 4 bulan kemudian Siti 
nikah lagi sama Siri suami pertamanya, makin Heran lagi 6 bulan kemudian Siti cerai lagi dengan 
Siri, antum pasti tidak percaya padahal ini kisah nyata tapi nama samaran, yang makin 
menggegerkan warga desa setempat, 1 tahun kemudian dari perceraiannya dengan Siri, Siti harus 
nikah lagi sama Siri dikarnakan Siti telah berbadan 2, Ya'ni Siri menghamili Siti di luar nikah, 


Pertanyaan : Apakah perceraian Siti dengan Siri tidak dinyatakan sebagai cerai 3...? Hehehe 
pertanyaannya sedikit banget kisahnya aja yang PUANJAAANG BUANGET, SEKIAN 
WASSALAM. 


JAWABAN : 

2 Ki Mugrie 

Wa'alaikumussalaam. Biar mudah difahami, berikut Jejak pernikahan Siti adalah sbb. : 

1. Dengan Siri (cerai) 

2. Dengan Simon (cerai) 

3. Dengan Siri (cerai) 

4. Dengan Sigar (cerai) 

5. Dengan Siri (cerai) 

6. Dengan Siri lagi (sah kah ?) 

2 Fakhrur Rozy 

Ya termasuk talak 3, karena pernikahannya dengan simon dan sigar ada sebelum terjadi talak 3. 
Dan siri meneruskan sisa talaknya. Akibatnya jejak pernikahan Siti yang ke 6 tersebut tidak sah 
alias batal, karena tidak adanya muhallil setelah talak 3 


Fla Cap Bl lah cs Uly BNI ya ed Kalo dang any PAS Oy adly Ha IS Gb (EP 
YAN 60 (Go pellI Bagan Rong KY SL Lead ale 1 gp UII day US duo 
( Sub Bahasan ) Kalau orang merdeka dan hamba sahaya menceraikan istrinya, dibawah / kurang 


dari yang dimiliki, setelahnya mereka merujuk atau menikah ulang, maka sisa talaknya akan 
kembali walau disambung dengan beberapa suami lain. 


Sependek pengetahuanku. Hanya ada 1 istilah muhallil ( yang bisa menghalalkan) yang 
sebelumnya haram, yaitu setelah terjadi talak 3, sehingga di sini simon dan sigar tidaklah disebut 
sebagai muhallil. 


Kesimpulan : Status pernikahan siri dengan siti yang ke 4 batal (jejak pernikahan siti yang ke 6), 
karena dilakukan setelah talak ke 3 tanpa adanya muhallil. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/599381696751309 


2469. UCAPAN TALAG LEBIH DARI TIGA 
PERTANYAAN : 


? Ilmatul Mukarramach 
Assalamualaikum, kalau suami bilang kamu ku talag 10, apakah jatuh talag 3 ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3067 ) 


2? Najwa Asnawi 

Wa'alaikum salaam. Andai saja seorang suami berkata kepada istrinya kamu aku thalak 10 / kamu 
saya thalak 100 maka jatuh thalak tiga. Semua jawaban dari komentar mafhumnya insya' Alloh 
sepet itu. 


2 Abdullah Afif 


JB — din AI gg — SI ap Bolt ye LN ya ST Gb ad LL 

Hay cad BSE UT dak AI Ga UI Jah dls — lag ale AI lo — adl Il ilusi Al dil Al Ga lb 
Ad hb sLb Oly Are Ab el Of cab) Ol galah O yrandy Layan Kelana 

yaa Cpal JUS 4 ga Lb A8 3 Jaka Il Il 4 One Lead Gljal CAD GP JB Jory dyaama gal ole 1 JU Hailee) 
2 Olgae flag Lia Upin WYE 1 Jb cad pat ya il das OI Ula, — Jis Ud 1 JB 4 Uang Elis Naba Of Lot U8 
CPI Ily dleryy 6 Gaal ly, 


Sumber Majma'uz zawaa 'id 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 

idfrom-7820&idto-7823&bk. no-87&1D-1616 

dan: http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-87&ID-1606&idfrom-7778&idto-7915&bookid-87 &startno-44 


BL JL cit dj SA BY LI ali Ill sd JB IbL te LL SE, 
SI Bg Bhs Gaal JG fe La HL cit U Jeall sd JU 
Sumber Raudhah : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-95&ID- 13388idirom 1538&idto-1542&bookid-95&startno-0 


dan http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-95&ID- 13336idfrom 1538&idto-1542&bookid-95&startno-1 

Wallaahu A'lam 

LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/481673421855471 


2516. SOLUSI ATAS PERNIKAHAN WANITA YANG 


DITINGGAL PERGI SUAMI 
PERTANYAAN : 


2 Idrus Tamam 

Sampai kapan penangguhan seorang istri boleh menikah lagi saat suaminya raib tidak ada kabar 
beritanya ... ?? contoh kasus : ada tsunami yang memisahkan sepasang suami istri setelah 
beberapa lama istri mencari tapi tetap tidak ketemu setelah berselang beberapa tahun akhirnya 
dia menikah dengan orang lain sampai punya anak, berselang beberapa waktu sang suami 
datang... pertanyaan : bagaimana solusi di atas ??? 


JAWABAN : 


2 Dewi Rosita 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3068 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Penangguhan istri bisa menikah lagi : menunggu keputusan hakim, atau menunggu masa idah 
wafat, atau ada kepastian tentang kabar suami. 

Jika telah menikah ada 2 pilihan : 

- istri tetap menjadi istri suami yang ke 2 nya 

- Suami lama mempunyai 2 pilihan : 

1. mengambil kembali istrinya 

2. istrinya tetap menjadi istri dari Suami yang 2 dengan meminta mahar kepada suami yang ke 2. 


2 Ghufron Bkl 

Jawabannya ada di link : 
https://www.piss-ktb.com/2012/02/504-istri-menikah-lagi-setelah.html?m-1 

Tidak boleh menikah sebelum ada kabar yang dapat dipercaya bahwa suaminya telah meninggal 
atau telah menjatuh thalag, namun pendapat @oul Aodim boleh menikah setelah menunggu 4 
tahun dan melakukan iddah wafat (4 tahun 4 bulan sepuluh hari) 


“Ui VP Il DG Oia plan TSI oY Ob Sy ia oi TM azorg jd yaa 07 Jalil one pig IE yag 
CBP An Pr ad 3 TI G9 JW AI orng pin Lah one FIS UU Ja Sby Jae laga j JIWE ye) 
#ION Olablw Ujala Jadi org 


LA NIA Lead yang OT dal yag Rayi Yo Lele FI V9 aj OTW jbr albukoy dya yi Larry Gap Jus Ugal) y Lari 
gadi el SU II ASI ON Cd) dia Sako Tag AE jg SNI Selo ma Joy ali Hidl YI et JL NG 
YA LI ai IE A03 Se Upaley BL JSI Sy II II Oya da O yao SY II Aha Y 


Bila menikahnya tidak memenuhi ketentuan di atas maka nikahnya tidak sah dan wanita tersebut 
tetap menjadi istri sahnya suami pertamanya: 


abad Ugly BUSI OLS Ula JS Gong Arial Jas Oar AI Ag Ar0ngj Ceng OT Ang paB ISL oAM Of Rico Ul J3 SUS yag 
CS Oo AI Jah Ag JPU GI CS Oh Ola ee EL JB aa IL PG ya Ay JA ya 
YAN ST OA LI JS ISI 


Lo Id Core ULagia Gaji! Ang aslb JI La y5 Malay YI dya Yg Lgi EJaia SE SH Ja 0m pgkAN Ion 9) Cerai 
le) La Ala Le OY GUI Leon) Omg Lagi dejiily dil JI Lan yag dala Any Y Ala Upik o jai YG Aya pas 
AT WI 

Mengenai anaknya kalau nikahnya sesuai ketentuan tetap ada hubungan nasab pada suami ke 2 : 
LA SN Lena ang UT nda nd Tgde Y) Leale FLY) masa OM jler aliukoy dya jl Leryj Sby Jus Lady Lanal 
gd el SU II SI ON Cd) dig Sako ag AE jg SNI Selo ma Joy ali Hidl YI UP JL M5 
YAN Oa ai IE A03 Sae Ugaley IL JSI ES II II Oya da O ylao Il SY II Aha Y 

Bila nikahnya tidak sesuai ketentuan diatas(nikahnya tidak sah) maka bila suami kedua 
mengetahui bahwa nikahnya tidak sah maka anaknya tidak ada hubungan nasab pada suami 


kedua, bila suami kedua tidak mengetahui bahwa nikah sah maka anaknya ada hubungan nasab 
pada suami kedua tersebut : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3069 ) 


(AS ayang 3 Lesi y Laga Bpk ding Uas SI maa Len eat Nb de 53 WI GI mad lh 
Of Ugal Baal 3 jalal Asa Ey SY VI em ba NAS) Along SladIU pel jl Il pel ale Um Al Y HDI ola Lele 
TT 2 YP case ia Aek aging PI le JB Kn peng 3 Old eebl I Jitr 


2 Ki) Way Raba NYA 1 YP cas jim Hata Agatd Wialor gl Ol dludih Ule coboy O Pant Ud go la aj 
YIYYV OdUbI Ale! dl) 


Mohon di koreksi. Seperti kasus di atas nikahnya dengan suami kedua baik sesuai ketentuan atau 
tidak sesuai ketentuan / tidak sah, wanita tersebut menjadi hagnya suami pertama / dikembalikan 
pada suami pertama : 


abad Ugiby III OLS Ula JS Gang Arial Jia OAr AI Ag Arora) Ceng OT Ang paB ISL o AM Of Rico Ul J3 SUS yag 
OS Oo AI Ja da JL GE TS Oh Obi ed GELI II sea IL PG ya ata JA 
YAN ST OA LI JS ISI 


Oi js (Lagu Geri! Ang arelb JI bros dakag VI dya Yg Ueiidi Ebaia A0 SI Ja 0m dyRAM dong CI 
dile| Lab Ala LSI OY GUSI Leon Cry Lagi deyiily diss JI Lan yag dale Any Y) Ala gais o jai YG Aya pas 
&JAY JI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/580962731926539 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/504-istri-menikah-lagi-setelah.html 


2535. THALAG KINAYAH TIDAK DIPENGARUHI 


KEYAKINAN ISTRI, TAPI NIAT SI SUAMI 
PERTANYAAN : 


2 Syaibah El-Islamiyah 

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH, Ada titipan pertanyaan ust/ 
ustdzah : ada seorang istri yang selalu was was (apakah talak atau tidak) dengan seluruh isyaroh / 
ucapan suami yang dianggap seperti kita talak sama si istri, misalnya, umy pindahlah kamu umy 
dari tempat ini!, atau "besok kamu pulang ke rumah mertua aja". Pertanyaannya" BAgaimana 
hukumnya (terjadi talak atau tidak) jika si istri itu meyakini talak dengan kewas-wasannya itu..? 
mohon pencerahannya. syukron. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Perkataan suami seperti di atas termasuk thalag kinayah/sindiran, bisa 
jatuh thalag bila si suami niat menjatuh thalag dengan kata2 tersebut diatas, bila tidak niat 
menjatuhkan thalag maka tidak jatuh thalag, dalam hal ini presepsi dan keyakinan si istri tidak 
dipertimbangkan, istri yakin itu talak tapi si suami tidak niat, maka talak tetap tidak jatuh : 


Maya Wb Ai AAS (many BUSI cal Uh jain BNI PY RS HS Of omi GUI Jar La ng RSI Haa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3070 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAY 3 JAMI Jand BJL SUS YI Any Joel mera ORAL ade AS US Terb) gi YI Oekaisl Oya down yk 
bela Hd 3 yag Ob JB Land Ady ana pang Akal Go BUSI PW AI ae AS Of BUSI SI Hi. 
&ANY OI alel 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/589828241039988 


2593. INILAH "IDDAH LELAKI BERISTRI 4 YANG SATU 


DITHALAAG ROJ'"IY 
PERTANYAAN : 


2 Kava Ahmad 

ya A Tg Kar di 
Kalau ada orang laki-laki punya istri empat. Terus salah satu istrinya meninggal atau ditalak. 
Apakah suami tersebut bisa langsung menikah tanpa menunggu 'iddah istrinya tersebut habis ? 
Mohon pencerahannya.. Syukron. 


JAWABAN : 


? Dewan Masjid Assalaam 

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah wabarakaatuh.. jika talaknya rajiyyan maka wajib 
menunggu iddah istri. Wanita yang masih dalam masa iddah cerai raj'i sebetulnya masih berstatus 
sebagai istri, buktinya masih wajib dinafagohi suami dan bisa diruju' tanpa akad nikah baru... 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, dalam kasus di atas boleh langsung nikah, bila ditinggal mati salah satu 
istrinya, dan tidak boleh langsung nikah bila salah satunya ada yang dithalag roj'iy sebelum 
'iddahnya habis, hal tersebut karena istri yang dithalag roj'iy statusnya laksana istri. : 


MS kan JI ON Reen JI Bal Got OS Ig Ie gb Uya Olery II ya md OKU ot La bata, 
Yoga SAN IU 3 M3 LP Tema ma! SL) Lor) oya Bal Gay Lleng Gand daa OS ISI LA AI drg 
&IYV 3 YIYAN GUI Hill dad eat am 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/577277752295037 
LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/576818742340938 


2616. BILA TERPENUHINYA SIGHOT TA'LI@ THALAG 


KARENA LUPA ? 
PERTANYAAN : 


2 Amar Dor 

Assalamualaikum. Mohon pencerahannya kepada para asatidz. Ketika seseorang menceraikan 
istrinya dengan memakai shigot ta'lig, semisal berkata : ketika kamu membuka pintu itu kamu 
adalah orang yang tertalag. Pada satu hari istri itu lupa dan membuka pintu tersebut. 

Pertanyaan : Apakah hal ini jatuh talag ?? Afiduni jazakumullohu khoir.. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3071 


JAWABAN : 


Kesimpulan pembahasan : Hukumnya khilaf ada dua pendapat, 
- Pertama : tidak terjadi thalag karena lupa. 
- Kedua : terjadi thalag karena sifat lupa bukan penghalang terjadinya thalag. 


Dan ini memang khilaf sesuai rincian masing-masing pendapat, dan menurut pendapat yang 
mu'tamad adalah tidak terjadi thalag. "Ibaroh silahkan baca di diskusi berikut : 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam, Ini menarik untuk dibahas... Monggo, di utik-utik ibarot niki : 


YYI daiial Yg» in) Asal Up Iama - asal ita 

Asal jar BE aiala Sa ja Ul ye Ain Iban AA All Utah 9 SIS MS pal ol, Usa Ig Jelial ala Dk Ia Hal A, Ye) In) 
ks PE 3 yi lu lia PAK £U kara TEeA gel) ya ls yA gl ala 15 Yy 29K AKA 3 sek yatindalo Pa NS, 4 Axa SJ 3S | Ya Is 
Wal cl, lestiA Saya Wait Yup IS II Y Sa JNSae ASI) IL po cl, Measde 3Y 2 1g any Um Ala Se LNG ly 
BJ Us ma RA LAI MISA 3 Milo. IE: 23 Vga ya Mart Ac glnya Wis gim go Albal N $8 yg, 


Pendapat kedua bukan sembarang pendapat kang bro : 


Ilagun go ILila ? alir al gyu - ses 8 12/498-499 : 

Asi UU gg USG asah Slop ad ya J Val ) din Warl3 AA Alual tia 3 I9 SIS AS pal ol, Ita J Ig Jalial ala ala Waah ole 
Is 23 3 Xx Wae) Inah lk PE SY 8 lu Mila PAK UG ke, TESAI gel) sa lusiS yA gl ala, 1 y 29K AKA 3 sb « Kanan AK 
Jgn ga World alga Mitsui gim 9 dial D3 sg 


BA 1 atala Is dn SMA guy Ja amal Yep ailiA AE 1g Ja dina lea Aid YM Us Aga 1 ilkul Ig AS pal, jig barialY dagal lg Sl NYS ola 
2 Sal dala lay mao Iyan gleane SAI SJ MN SSI Ujal SS) 3 13 WENG No And IL 0 sa SUYSA yipag HA, 
Aja talak Ward ola, Ig ala 2st gg MANGA Slop dada All Ala Us yg Asal All |, Mile ag) DS ega Sa) Ia J IDN seap 
Up sg» Asnla is kab p saga yaa dala Silk muligl BU dual B yaks sisa ay aga sh Bu SilissA boy may mala is 
JB ls Yu) Iin Ik Su « is Sl P9 ma 3 is lo Suaka Pala So taka Is Do ata «SSI | 5 Sala isa, 3 Wal, Peter 
ayal Doi Alus pig many mada Iu (Yus) Sale 3, Jasa 1g keialas is Wal 3 ID aah ola gloy ikan ly (Ya) Sale 3, UgBa «sel ADA 
el, Ilaniao Snp | Stik ly jp BD akta alalil Sal Ig Ia 33 54 Sal SA Jaa Lia Ss Us SM ata aga: Ja Dal 3Y 
dia Uragy Yu lal aga laa AN 2g Yna IY alan 13 Y ISlet IV ed Sela) , Juz / Hal. 13/41 : 


Wkielh 3 ag Kasad Dalyg « giJa 9) Mimaki MUA Ian «Sal Kilala JUN ag Amal NA 53 SH ne ora s) Bade Yoga 2 IYSils « 

dad World Sa Lan ya LA V3 134 Cs Wina) a07 Usai glalia Shy aing dam ola Lal Ia ala «lia da Ig alba (Jo 

» Wan 3 He Kls 321 IWS 3 RAYA Usa 03 La Main Sl 3 A5 Wanda ) A9 Kalah (G 9 alasa ks Aa Kara) Ui Sa ARA IS) 

AB « mati sal lg 3 y Pat saat 3Y mag gl SAS Alual (5 Ia maa DANG « Sd 3, Asia Wo) pad DP Un 3 & 0 Sila Ika | 
P3 


dog Ig ak UANG Ty ae | alata Tg La paka Lal An Uli ge USU, All ileiad op Usut ed Aa Waka cl, da tua 
sd, eng 
3 ja : ala Lust) AN 9 Axl, Ya Sal 3 Jang 


Link Kitab: http://islamport.com/d/2/shf/1/22/1598.html 


Matt s5 UsagA NS xs 3341119 : 
gaitl Ss mk NG Ig Lay Lho An Si Sial All Alialy 9 Ig SIS JI Ja Sal el, Wan 13 SSL ALAN Alang la Y JAS SD 
Ly Rea Im Wala 3 lu INA Sal, anu let, lai gel) ya lusiS yA gl ala 15 Y 3S ae AA MESEA Ada 

BJ an oh, AAA Senalyy eik Allan sap NI SN da, 


SY SRS NY lg ata Lp Ia o dialt ly Ia asa AA Ting (JASA Ig ale 907968, gina Hah ind Ig ada goda sllial 3 dial 
Ae Way Alka Ig ala Ig 4S pal Lal JAN Ja dinad Latah 3Y AM Ig Slop maag Y lo Hialisa SUluallaky gilamue € Ig Ja ala 4 dala ILA yaa 
se Sami aa and NI La SIS Ga (ig pai Cm gl 4 ia Ana 8 ya Jail Gabe paka Siam Konga! Y £ Aagudg Ulas! aa jg 
Laju drag selo 4 le DkAA MA lh anda MAX Abal ol, Mantan UG Kilo Sp UdisRay gen yaa siak U) Kito Unagg) ss cl 
NE Sa gi e Sain 0 Sa ye JK Jia gl 4 Kanya gai Jian gd 4 dadi Ce Gasa AIY $ Sain SIN Alai 8 Sa gl Nala gi Luuli Alat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3072 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


So Gdalayay Us yg Ig mA Bung yag IYS yle ay Sa Kaprah La) saia y Maelald IYS yle ASlbel maaita Ja Srata al ANA da 
Asle Gile Calal dg jaoalla dia Lea Lea Ca JAN MAY £ Hangat Lia Jill! gai Gali 3 Ag Cyanag Ily ol SYI aa gg dal) Sa genio ALA aa! 
Jasa SO Ja sa IS pa) sen aa aiKN ALT Wanian ad Ao Ulil pg gd gan Uji yg alalsl Halus yA BA Si ya Laga . 


Link kitab: http://www.madinahnet.com/1119a52.o-5 4SII-dug3nJI-S gia 


2 Ghufron Bkl 

Dalam kasus di atas karena melakukannya karena lupa maka thalagnya tidak terjadi, karena 
menggantungkan thalag pada pekerjaan orang lain (istri) yang mana orang lain tersebut peduli 
pada perkataan si suaminya, beda halnya kalau orang lain tersebut tidak memperdulikan pada 
perkataan si suami maka jatuh thalag bila orang lain tersebut melakukannya walaupun karena 
lupa. : 


MSI LI yag LAS Ane GNI paka DB Las Jotaakl Bo pall 3 LS Lau Alai mill Jd le INI le JI US, 
AYI Lila aa gia SW OP ANU la Y OS ISI Ur ALI ma DA Ia ot dll ia 0G ol pal 
SYARI: 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 
Wa 'alaikum salam..Monggo kang Ebest. hehe. Lupa salah satu penghilang dosa. Tapi, kalau 
lupa, siapa yang mau disalahkan kang. Di FK ini sudah dibahas dua kali, ibarot yang ada, ketika 
kejadiannya karena lupa, baik yang digantungi itu suaminya sendiri ataupun istrinya, hukumnya 
sama saja. thalaknya istri belum dianggap terjadi. Ini Juga menarik pak Brojol Gemblung. 
ats dls Gta OL (akan Ila oya Jaa Il) Jl SS (ali dil JI) Lah Gl Y (LS)146 1 2 5) - PJ H3 
CO dabel (eU) ob Jl tam oya Anis Gl (Jadi) dekat LAI elf Oly Weh) lali (anaty) Lay Jl Hilal 
ade lal il Olale) IE (Gb) Jadi Is (la Kay JS. 


2) dai le AS) SLS (IP) adat (Ab Alaih) La (Alai Ale aa res 198 1 9 AN gal 
) Olly Udit ad 1gp gay Al Ol) SU Ola upil wong era Gal ob (Gl |) dale Glal! h (Slale) Le 
Jaa Alila 13) lil Jah NIS Lana Jadda Hilakl OlanaS dia le Jo Jan La US pendosa Y al | ade Iya Sial lay 

P3 Upah OS JA 3 mad bday OP aloe LS Ad Lena gl Aa Male Ty Si A3 de Lilo PU dala dh Haloo jl Jaitana 
SUS AYI Of usai Dg AN elu GS dala AI) AI Las Tab 3 NAS AI ol Mil kas OP. goiy del dala 
Oa atia ee OP SI ia GAP jl AYI adi G SSS AYI Of Aas Ofy onlitna de lv UI SY KL MAN G 
alel! 3 SN HI J3 eng Oo Ale OS GEA Ji aa Yg Ca Y SP oayekaa PBV AS Ae p0g Cb ob AI 
Y AS) aka OP JG aah 3 dil Gllang Mery yag Lab pate JII PNS oya Morf opy Spin YI mera Jd 
asal Aa AA YG dilas (Ula ot yag ) ema Gain) Bls (Abah) Aby Lab jl Reny) ya (ob) Jade Gile Ol gls 
La Ku jl Dale ji Luli pill Alais Galadll ole, ) LayS jl 


fokus : 


AI NG Aha (Ela of yag) atm al Ganin ) MAh (aah ) Ab Lab jl R13 ya (aP) Jai le O) Gllas Y (MSI) 
La Su jl Dale jl Lali ll Alai Galak leg) Lay jl Filan dh 


Ibarot ini, pendapat yang mu'tamad atau bagaimana. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3073 ) 


MB: Doha Iga go land 3 ade glyya Winky gia p Alia Di yg 


Kalau melihat ibarot ini, sepertinya pendapat kedua dalam kitab Mughnil Muhtaj, adalah 
pendapatnya imam @cffal. 


id Jaler yf Gala Oab ala yag Alaih 2 adi Jaa INI Ge 15yA23169 61 35 — ori Bas Cd Rn, 
SNI 04 Of Aadag 0S Call SEL Y al OLI ABI Of ae Ob Dien Elo S3) OY HWI 2 3 
Ham Cd Il Al pama ebi Ce ON 3 Jagad OY OLI God le FYI SMBI ai il JL Why valas 
SMA daley Sy BAN, Long Ab Hisap alat GNI, Elia pd 04 KN) cal) Lap. 


Pendapat yang awal sepertinya lebih kuat pak. 


ya Tin yang SW 3 SA pe Ul Pai ALS GA He 3 169 PI 3g OA Baany Mb Rn, 
de Jaa Jo Lam VI Anyar Jamad pe dil jlolly "Ale Tya Kita Lag Olah y Ul al ye aah" adl Cree sll 
delay Sala Ta AS AranaZ. 


Asah |) dlaik pyab dai Gro SU) OP cgter Rey Jade ale J 3169 pp 3 call Buang Undlali La) 
AAN ae OS, Oli Galle 3 Alai CA Olla! jf membl pyais ale OL dilan Il Y ok OS Pel aj 
Anta daladll Gila! Asad y Ailary Ulu jk yag Galadk Ule alaiy laki OLS Olga Jah Y il OY AS Aas Ta Su ales | J3 
Of datay MIL patad Talas GAba3 Y JUAN JB Cai REI oya Lg And pIy LOVYAN Aadh Sale ji la SA jI Lab Ulas 
SEA 5 jong Galadll ra Au. 


2 Ebest Rapak Teduh 
Mengenai go'il dalam talak ta'lig 


SAI Bp og MS Uas SNI $ 18) Anni SAI bed om Eh Jd SIP SD Je TSI ang bojidU Gladi NI 


Odi GW palsy dana Jua 


Sepertnya di ibarot ne tafsil, Jika memang suami bermaksud talak dengan memakai sighot itu, 
lupa/tidak tetap talak, beda jika istri semitsal tersebut gila terus membuka pintu, maka ta'lik itu 
tidak syah.. Beda lagi dengan contoh ini, jika kamu membuka pintu itu tanpa seizinku kamu adalah 
orang yang tertalag.. jika istri lupa, hal ne tidak terjadi talag, karena suami hanya bermaksud 
mengancam. 


? Ibnu Lail 

- Talag yang digantungkan pada perbuatan suami : Contoh : jika saya masuk rumah zaid, maka 
kamu tertalak.Maka jika suami melakukan muallag alaih (masuk rumah zaid) karena tidak sengaja 
(lupa, dipaksa dll), tafshil:Jika suami mengatakan itu dengan tujuan himbauan atau larangan 
kepada dirinya, maka tidak jatuh talag.Namun jika tidak ada tujuan seperti di atas, sebagaimana 
suami mengatakan itu secara mutlak, maka jatuh talak. 


- Talak yang digantungkan kepada perbuatan istri : Contoh: seperti pertanyaan diatas.Jika istri 
melakukannya dengan tidak sengaja, maka juga tafshil:Jika suami dalam menta'lig tersebut 
bermaksud memberitahukan kepada istri sebagai himbauan atau larangan, dan suami itu perduli 
akan ucapannya, maka tidak jatuh talak.Namun sebaliknya, jika suami atau orang yang menta'alig 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3074 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak perduli, atau tidak bermaksud memberitahukan kepada istri sebagai himbauan atau 
larangan, maka jatuh talak. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/578913785464767 
2636. JATUHKAH THALAOI SAAT SUAMI MENYANYIKAN 


LAGU BERLIRIK THALAO ? 
PERTANYAAN : 


» Siti Jenal 
Bagaimana dengan lirik lagu “sebelumnya aku putuskan berpisah dengan mu...”, yang dinyanyikan 
Megi Z atau siapa saja yang menyanyikannya. Jatuh talak kah bagi istri yang mendengarkannya ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Menyanyi seperti di atas tidak menjadikan istri terthalag, apabila tidak ada niatan menthalag istri, 
karena nyanyian seperti di atas merupakan kinayah dan juga dalam menyanyi itu merupakan 
menceritakan orang lain. : 


SEAL JUS obong pbb Pj oya ab Lala DB Ah Ilantal Usai Ob oliah SW Sail aras GA al ai Gb ,hy 
Ol lima gun Lebail Anas BUS jl SAS AL no Lian Y Ugdilo Joy, dis Amal 3 jadi Lord Bole tony) ab 
dai | IE AV AI) il ama jr Bb Soe SAY MI mag beats ob 
€INO0 Fadel Anil hana! Jon ya (SAI olina Y CST saka Ol JaVly OLI csi Jail 


al ad Ilaal Kai 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/581010658588413 
2671. JIKA SUAMI MENCERAIKAN ISTRI SAAT 


KESURUPAN 
PERTANYAAN : 


2 Sepuh Kapungkur Abdimah 

Assalamu'alaikum ? Mau tanya nih, apakah termasuk talak bila sang suami mentalak sang istri 
tapi sang suami dalam keadaan kesurupan? Mohon di sertakan ibarottrefrensinya.!! Sebelum dan 
sesudahnya terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Mbah Jenggot II 

Wa'alaikumussalaam, maaf saya salah memahami pertanyaan, saya kira yang kesurupan adalah 
istrinya, jika yang keseurupan adalah suami dan kesurupan tersebut menyebabkan hilangnya akal 
maka hemat saya disamakan dengan orang gila, talaknya tidak jatuh. 


GS IS) Taka 5 SAI O yiomll SSL Yg, andi SM Yg pel elit JB as da Jiang GP Cerai IL 34 NY) 
SELAI RLYU (NI LS il jr kemun Jl 3 Gb Oly diy Jl 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3075 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/571970562825756/ 


2778. JATUHKAH UCAPAN : JIKA ADA YANG CINTA 


KAMU MAKA KAU TERTALAAI 3 ? 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum wr wb, ana mau bertanya...seandainya istri berkata pada suami seperti ini.. Mas 
seandainya ada orang cinta sama aku bagaimana peasaanmu ?? Suami : seandainya ada orang 
cinta padamu maka kau tertalag 3 ??Jatuhkah talag seperti ini..Syukron.. (Udin Alayj| 


JAWABAN : 


Konsekuensi dari perkataan suami tersebut terpulang pada maksud (niat) suami, yakni: 

e Jika si suami bermaksud menggantungkan talak pada perbuatan orang lain, maka ketika 
perbuatan orang lain itu terjadi, tertalaklah si istri karena perkataan suami tersebut 
merupakan talag ta'lig. 

e Jika si suami hanya bermaksud ingin mencegah istrinya dari perbuatan yang tak 
diinginkannya, maka tidak terjadi talak, dan perkataan tersebut tidaklah lebih dari sebuah 
ancaman (peringatan keras) seorang suami kepada istrinya. 


REFFERENSI : 
- Kitab al-Fatawiy al-Kubro Juz 4 Halaman 145, al-Maktabah asy-Syamilah : 


Ati g Sa Si Wirtita 3 dala ya Ja Waah YA ls ol JB List palu Si Saya ju Jas bi ai Aa 
Tel Io) Akun SA, cit an ya ella Uas DS K5 PS M3 S3 D1 ea Id OS Ang ad Ja 
Beliau (ibnu Hajar Al Haitamiy) ditanya, semoga Alloh ta'ala memberi manfaat kepada kaum 
muslimin dengan ilmu dan berkahnya, tentang suami yang berkata (kepada istrinya): "Vika kamu 
masuk rumah maka aku telah menceraikanmu", maka apakah ucapan suami tersebut termasuk 
TA'LIA (jika si istri benar-benar masuk rumah maka ia sungguh terceraikan) atau LAGHWUN 
(ucapan kosong yang tidak berpengaruh apapun), maka beliau menjawab dengan ucapannya 
"telah ditegaskan dalam kitab al-Umm, bahwa sesungguhnya (ucapan suami tersebut) adalah 
ANCAMAN maka tidak mempunyai dampak apapun, iya benar apabila sebelumnya suami 
menyebutkan kata AOD ("sungguh") baik secara lafadz (diucapkan) ataupun secara niat (dalam 
hati saja) maka ucapan suami tersebut adalah TA'LI@ karena dalam kasus tersebut ia (kata @OD) 
melepaskan ucapan suami tersebut dari kategori ANCAMAN 


- Kitab al-Fatawiy ar-Romliy Juz 4 Halaman 208, al-Maktabah asy-Syamilah : 


0. 4 190 2. 9 39 - - ge 1 @ Pan @ n— og 0... 8 0-04 naa 0 Ed 0. 
Sy Jd lab Of el (SEE 8 BU aa Hb iba Jun ls UUD oa Gali "dp: 
Aa d Ul edan Lo Lado pi Baorly ya ASI ab IS) Ul Bkorly Rb 4 Lae giy LAI Uyan sus IL Lal Sab 


Na. 


Beliau (Imam Romliy) ditanya tentang seseorang yang berkata (kepada istrinya): "jika kamu 
membebaskanku dari membayar maharmu, aku mentalakmu", kemudian Ssi istri membebaskannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3076 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(meng-iya-kan) lalu si suami tidak juga mentalagnya, apakah ucapan si suami "THOLLAATUKI/ 
aku mentalagmu" itu merupakan ANCAMAN semacam ucapannya "UTHOLLIGUKI/kamu akan ku 
talag" sehingga tidak jatuh talag, atau merupakan TA'LIA seperti ucapannya "FA ANTI THOLIGUN 
| maka kamu tertalag" sehingga jatuh talag? kemudian Beliau menjawab: bahwa sesungguhnya 
APABILA orang yang berkata (si suami) menyengaja/berniat (mentalag) dengan ucapannya 
"THOLLAGTUKI/ aku mentalagmu" MAKA sesungguhnya istrinya tertalag ketika terpenuhinya 
pembebasan (mahar tersebut), jatuhlah talag satu padanya (istri), kecuali jika si suami berniat 
mentalagnya lebih banyak dari itu (dua/tiya) maka jatuhlah talag sebagaimana yang ia niatkan, 
dan APABILA TIDAK (meniatkan mentalag sitri dengan ucapannya tersebut) MAKA tidak terjadi 
apa-apa (tidak jatuh talag). Wallohu a'lam bish-showab. 


MUSYAWIRIN : 

M Ghozi Anshori , Ummi Af-idah, Mu'afi Kamal , Danar Khalafi, Ulilalbab Hafas, Dien Saepudin, 
Abu Aisya, Guad Core, Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Brojol Gemblung , Mentari Junior, 
Amie Like-Abdulhamid A-bulung 


PERUMUS : 
Mohamad Cholil Asyari 


PENTASHIH : 
Abdullah Afif. Mujaawib PISS-KTB. Minggu, 8 Agustus 2013 


2816. ADAKAH MUFASSIR YANG MEMBOLEHKAN 


MUHALLIL TANPA DUKHUL 
PERTANYAAN : 


2 Jaka Perkasza 
Assalamualaikum. Siapa di antara mufassir yang membolehkan muhallil tanpa dukhul, dan mana 
ayat yang ditafsirin ? Sekian terima kasih atas jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikumussalam. Mayoritas ulama figh berpendapat bahwa seorang suami yang mentalak 
istrinya tiga kali maka dia tidak boleh ruju' pada istrinya hingga ia dinikahi oleh suami lain. Mereka 
mendasari statemennya dengan ayat berikut : 


au Jalagl SN SJ Ia AJ BI ia Jsal ta» 


(apabila suaminya mentalaknya (setelah dua talakan| maka setelah itu dia istrinya) tidak halal 
baginya sehingga dia menikahi suami lain). AS. Al-Bagarah : 230 


Dimana mereka mentakwil ayat tersebut dengan pengertian bahwa istri tersebut dinikahi lalu 
dijima' kemudian ditalak. Maka dengan demikian dapat diketahui maksud mayoritas ulama dari 
pentakwilan tersebut, yaitu syarat seorang suami agar bisa ruju' pada istrinya yang telah ditalak 
tiga adalah setelah ia dinikahi dengan sah dan dijima' oleh suami lain. 


Berbeda halnya dengan rekomendasi Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan yang sependapt 
dengannya dari golongan al-Khawarij, bahwa ayat tersebut hanya mengindikasikan realisasi 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3077 ) 


pernikahan yang sah dan tanpa jima' oleh pihak ketiga, maka boleh suami pertama meruju' istrinya 
setelah prosesi pernikahan dan talak dari pihak ketiga pada istri menurut pandangan ini. Akan 
tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama, dan bahkan madzhab Abu Hanifah 
merekomendasikan bahwa barangsiapa yang mengikuti solusi Sa'id bin al-Musayyab maka aparat 
pemerintah (@adhi) harus membatalkannya, oleh karena pandangan tersebut telah menyalahi 
konsensus para Shahabat, Tabi'in, dan mayoritas ulama dalam hal ini, dan tidak sesuai dengan 
hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah berikut yang jelas-jelas searah dengan ayat di atas : 


IUD OM DNAN OULON LL DO DD LOU KUOO DNUO AUOO DAUN DO KUKU DUO DOUOO LLUIU 


(Apabila seorang lelaki telah mentalak perempuannya tiga kali maka dia tidak halal baginya 
sehingga dia menikahi suami lain dan satu sama lain dari keduanya saling mencicipi madunya) 


Maka sangatlah jelas bahwa ayat di atas mengindikasikan terealisasinya pernikahan yang sah dan 
jima' sebagai syarat bagi seorang suami yang ingin kembali / meruju' istrinya yang telah ditalak 
tiga. 

Referensi : 


IA -12V Hall Y-2- abal: sub all puti 


10 - IST oaall Y-2 Saba aya cal “Ob Bola 


Aa ul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3078 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(NO KOKOAN DOKAAID AINI ID IMAN IKM OI: 3861 - (ON DNAN AAN 10 DONONON AGKUKND ONOLAN O (OOT 
DULU UD) DOLONIUO KUKU: DU DOD DULKON 0D KUKNTD D0 KUONUULN DO DANULU DO KRL DED: DOD DLUN 


J3 SJ3Al Lea) Jaul elag8lya ul Jas lal Ai laa J8 o.ue ya wa93 aLol lb Jap ve vc Ul 


Pernikahan yang dilakukan dengan cara membeli atau menyewa Muhallil yang sengaja akan 
mencerai pihak wanita setelah menikah itu SAH tapi MAKRUH apabila sewaktu prosesi akad tidak 
disebutkan persyaratannya. Dan apabila perjanjian itu disebutkan ketika akad maka hukum 
nikahnya tidak sah, karena demikian termasuk Nikah Mut'ah (nikah sementara). 


CSS Jia Lil gaby Is al da Lenny UM cab pda BDS Ang JSI Lena Lal OT de Lenny Ob Jadi KS, 
api da sa —Al AaaN Pa H0 SY 


2 Sunde Pati 
Wa alaikum salam, yang berpendapat boleh muhallil tanpa dukhul adalah said bin almusayyab : 


Ody AD sa Lai of Of Wp ol Tagihan NG lb Op Aap Le A3 EL AA ad Jai Wb 

(230: 431) D pala CA Lana di Sisil 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi 

halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk 

kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui 

Pada lafadz : 

om Legi ai ng 

Hingga dia kawin dengan suami yang lain. Yang dimaksud adalah hingga berkumpul/bersatu 

dengan suami yang lain sedangkan berkumpul itu mencakup bersetubuhdan khobar dari Rifaah itu 


sudah menunjukkan tentang bersetubuh dan hal ini tiada yang menentang/berselisih dengannya 
kecuali said bin almusayyab yang mana berpendapat cukup dengan menikah saja 


AN USU OT AS (1/ 134, 
WA Wanopi ory Us aon dg SAN OP 2 ca Lal Lian seb ale MIN Ana lai Cry SP) ik, 
or her Pad SKP seb las de ist) ye Joy jom Jattiy seb! Jai | later Yee TI LH GP 
TSI A3 JB dip ema 

Dalam kitab yang lain : 


Obb uli akal 93 ulu slgasl (5! 20) 

41 db saga! 50 yag) bd SU s0 4 DI :I2/230) fog 95 AS HS 3 G0 J Jai YG Gil « ul 
alis Hrg Uilruc MISI SUS LA" Haa sll del 8203 kg le al sus JI las sebal yo A20”, 
ve MA ul ya 20109 Kenal y MK 0S Wol 0 Sg 4 ly duS A9 Elon sus 
Elon 39 drui3 9d aga J9 selang ay Jie SU ba sll ya JB Ld y09.Uluall 
Us pgnasa JB9 dum MY tail 93 Lao 


uball AK poll (3/ 147) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3079 ) 


Rame Idg . fog 533 SSL KS 0 God Jas SL HWI dala (ilb LB) : cdlei dg SI jodi : dull 
2319 509 Lawa! Ly asa J9 « Jalil aa SAI Log « ASI 0 HS) loud Isidirsl 9.09 IXS Y ae : 
UP 29 Ld@#dg JI il USA SS slall 20 HET Y : ya Gl Ua Ul JB9 3S xisJI 5 20 
Sma 9 4 Jadl9 SNI Ky SI will skil gag « el 99 IS sbg Ul all slaiddl yo SIG skala 

an wal al JB “Gladi JloS 5019 K9 II onon19 BNI 9 au 
e dilah Iu SJ ul "US ub S bslab gl le uli Jawol yo ul dig 

its ol log elawYI slab dilas Sl ul : WS ls amal! Sasa Igo gi ul Wo) slawYI 

93 Kis09 : Jd! Ual JB wal JB lo le dal Gad oST Ye JSI 9 dasi so go Jl NI 
JW. JI55 1: yglon ll lol: J8 Kamaoll Ly Mass NI lol dclos sd deg « abal 9 Alus 
Jaa Le295i ol wb IG LSI li gg Lapan Lela Lang. ISI : Jogi Ulg « yul Lrolsy cus. 
Joss JB 389 : CS. lilguu Loc Lg SUS0 diwllg « MISI yo dailb VI ade @639 las dwi N Jas Isdg 
ul de dl Jala : JB. "- uli guleo" DLS 98 yuli 0,53 4 yu Uu dagu wall UMK 
JB AB sa up asa NI Elon ASI jod deng Il Cai 33 fo5n8 lsg |: JB « Eloall lip : 

18 lodric anon JJ gl Apwsdl Euro lagglu al logilsl3 : SSS yg al Isl Kumal 29 ll led AKu 

dil uc sub la Ball o GoiVl S9) alel Ala fase 33 RS su) 1 dlei s3 gag « Ul jalu 
pyS 397 SI is J Jas NY BN Gil ol Ja JI Il ISI" 1 skg ale Al odao WII Jaw, JB: JB 

Sea Kawal Up Kw LD Ml SAT yo : dio slale uas JB "ayolao Alus lagio s519 JS H93ug 
aa" 1 All le J3 yo agtug : Laloalc JB . sloll Elosl ye AK WN BPS ad yi Yg « au ul 

Jul 9d bric yagill ASN da5 dg « elondl HS dl»! 19 lodjlgisl "ulu due login al3 BS Gay 

(Sx ad al luas S5 Al LN « Leillaod Jos pl leale toko gl daili laibg 

2 Ibnu Al-Ihsany 


Dalam ROWA'IUL BAYAN FI TAFSIRI AYATIL AHKAM MINAL GUR'ANJuz Awwal Hal. 265-266 
darul Kutubil Islamiyah disebutkan : 


brg S3 aa ya AJA Ueilb Ob: ls dp Jo SJSN aib JA HS UN AAA ya Li mal SI 
OY EU5y esp Di yag ALT SLR Lena GI A9 AT TaR CP SP JIN Lepai dop UN alel Of Je fame 
SIB BIUS Ao Of de Jas Aleilb Oph 1 dya Aiely dal Km S3 PO dil eng GI SS Jl AI 


Ud SAY ae AL ika Come lergj HS Ul JA SP AJ aa (lealb ohh: Ja, SUN Hj obi Ju 

AK Pera LIA SY ai) — 
Imam @urthuby -rohimahullohu ta'ala- berkata: "yang dikehendaki dengan firman Allah ta'ala (4 
Lallb! yaitu talak yang ketiga, maka setelah ditalak tiga perempuan itu tidak halal bagi suami 


pertama (yang mentalak tiga) sehingga perempuan itu dinikahi oleh suami selain suami pertama, 
ini merupakan yang telah disepakati yang tidak ada perselisihan di dalamnya." 


8 Cai Y eb Lag bergj S3 hi SKP ASN ALAN Of IP O gak! AI II ella gih 33 
—. BI aa ala 0 ISI al JS 


Mayoritas ulama' dan 4 imam mujtahid -rodliyallohu anhum - berkata bahwa yang dikehendaki 
dengan all (an-nikah) dalam firman Allah ta'ala (sis &Sw Lg, og! yaitu wathi' (jima'/ 
persetubuhan) bukan akad pernikahan, maka dari itu perempuan yang ditalak tiga tidak dihalalkan 
bagi suami pertama (yang mentalak tiga) sehingga perempuan itu diwathi' oleh suami kedua. 


UNVV Pd tr al LAN omi Ji 1 M0 Arman Ig UUS As gadi 1 PAS ogah JET Ka 01 Una GP UI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3080 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cal IV Lanal Arnolah Sr yag € GUI Je Aidlk Jy3U J£ USG aalleN O| : Jb df 


Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib (menantu Abu Hurairah rodliyallohu anhu) rodliyallohu 
anhu, sesungguhnya beliau berkata : "sesungguhnya perempuan yang ditalak tiga itu halal bagi 
suami pertama dengan sebab agad atas suami kedua." ini pendapat dhoif (lemah) karena 
berseberangan/bertentangan dengan hadits shohih yang akan datang. 


Jie ES 1 IR play le AI lo AI Jyany Il Ae) Ajal Wee IE LESle ya apr Gaal lyy Wnyeekil aral 
Y fasl) Il en Of gada AU JS Op Hala Jia dna La Ol Cjr SPI AS Kang ID ea pil AU, 
6 oya Closet ly) —LEVI 02 Ci Gn OLI maborh — HA elalans Ggelay lag Ig 

Ja dh BALI dab Label 3 Amd 


Yang dimaksud dengan dlwsJl (pada hadist di atas) yaitu jima'/persetubuhan/senggama yang 
kelezatannya diserupakan dengan madu. 


Lead Lead AYI Of salad ana JEg «Aa YP Lal ya ALS DVI 3 TSI Bi ya LA Of 3 yebeh! dina Tuba AA 
ONE ASI 2 NU II € IlantaYG SI EA JB BRA AA oo el ol 3 Ga aah JB A3 «M3 Je D3 
ain AG an beng A3 seh Jl JB Lag 4 Anal Ag gold deng SU 1 IU Isl « Lele mis al Iyo BY 
DT 2 La SN SI meaiil— tell 
Hadits yang suci (as-sunnah al-muththoharoh) telah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang 
dikehendaki dari lafadz (kata) all (an-nikah) dalam ayat yang mulya yaitu jima' (senggama/ 
persetubuhan) bukan (sekedar) akad nikah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa sesungguhnya 
ayat itu sendiri dalam lafadz nikah menunjukkan pada hal itu (persetubuhan).Imam Ibnu Jinny 
berkata : "Saya telah bertanya pada Abu Ali tentang perkataan mereka (orang arab) mengenai 
menikahi perempuan". Maka Abu Ali menjawab : "Orang Arab membedakan dalam 
penggunaannya: Jika mereka berkata : 


WS YO SI 
(si fulan menikahi fulanah), maka mereka menghendaki bahwa nikah yang dimaksud adalah akad 
(kale 320 di). 

Dan jika mereka berkata : 
V395 SI 


(seseorang menikahi istrinya), maka mereka menghendaki bahwa nikah yang dimaksud adalah 
persetubuhan/senggama (4sol-all! - dalam ayat Al-Aur'an Allah Ta'ala berfirman 


(dus 39) Si Kn), 
maka yang dikehendaki dengan nikah dari ayat tersebut adalah persetubuhan/senggama. 


TAMBAHAN : Hal 267 
ya KA ya LS Ul pl ya laka GL GLEN OS Of GI ma ye mail Pb Al am) HS al UNI JU 
hit SBU JEA eiiSma al into al eka Gg Ula jd eela oa GI Lala Of S3 aa MIL pLYI AS) Ha pal 
Ad Lalang Bley dalang gi PP 1 (Ol Ale SP oya dari 0) JSI Spa md bab, sb JI 
Jadi, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika istri ditalak ba'in atau tiga bisa 


kembali kepada suami pertama dengan hanya akad nikah menurut Imam bin Al-Musayyab 
rodliyallohu anhu, tapi INI PENDAPAT DHOIF, KARENA BERTENTANGAN DENGAN HADITS 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3081 ) 


SHOHIH. Wallohu a'lam bish showab. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/628779283811550 


2843. WAJIBKAH MENAFKAHI ISTRI DALAM MASA IDDAH 


PERCERAIAN 
PERTANYAAN : 


2 Anung X-chan 
Saya mau tanya.kalau masih dalam masa 'iddah perceraian apakah istri masih berhak dinafkahi 
suami ? 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Selama istri masih menjalani 'iddah maka suami masih berkewajiban memberi nafkah sandang 
pangan karena masih dalam kekuasaan suami dan masih bisa digauli ketika suami rujuk, karena 
iddah roj'i hukumnya masih status istri 


aa BUSI (alan daa II CA eta (SI 173) 
LP SAR Lele Andalany Lal 3 mes LI Lan P3 Bau 3 Ab 074 (Oa) jet lo Al j2 Gpor) Ga) 
0. 9 L..0..- B3 9o 2038 23 8 . — Log 3 -.. 8 30 - B2... oo. & 30. 9.9 - &a 
Pa aa ea 
-9 223 2... 8-5. @ 90.9 38 9 0 -. 89.3 9 -0 0 30. 30 - o- 0 0-0 
HL La ai Ubi (li ijo VJ) aon Sya Bali sir yh Gakai LAS All Jl yatal Gd Wiaall egd Oia Jl Jani 
ba 3 8 - ng “ng Pad ama 2 5 0g 2... Lan £ 3 tni ..o 0 @ La ja Aa 0. 
SES PUS ATU ASN JUS Kemah geng Plak S3 Ol Ul Uas ga 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/671276346228510/ 


2862. MASA IDDAH DAN HAK WARIS ISTRI YANG BELUM 


DIJIMAK 
PERTANYAAN : 


2 Bagoes Setiawan 

Assalammualaikum. KY Akad pernikahan dan pesta di gedung s/d jam 5 sore. Malang Ketika 
pulang menuju rumah mobil penganten baru itu tabrakan. Mempelai pria mati di tempat, mempelai 
wanita selamat. Tidak ada malam pertama karena sun pipi aja tidak, kecuali pegang tangan. 
Pertanyaanya : 

1. Adakah iddahnya ? 

2. Apakah dapat warisan atau harta gono gini ? Trimakasih Penjelasannya.. 


JAWABAN : 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

Wa'alaikumussalaam. 

1. WAJIB "!DDAH yaitu 4 bulan 10 Hari. 

Kalo bagi wanita yang di tinggal mati suaminya sebelum sempat di jimak ataupun setelah jimak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3082 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maka tetap ada iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari.hikmah iddah seperti ini yaitu 4 bulan 10 hari 
karena pada 4 bulan kandungan mulai berkembang dan waktu di tiupkanya ruh, jadi pada saat 
itulah bisa di ketahui mengandung atau tidak, sedang di tambah 10 hari lagi agar lebih jelas,dan 
karena wanita tidak sabar tanpa suami/menjanda terlalu lam lebih dari 4 bulan tanpa adanya 
pendamping hidup/suami. 


334-333 2 pi AA 
AP oya JA ga) aka Keong Il Bnkan SIS JGA Ilesaly sb dit Of 9) kera data Bb, BU) 
aan yng ilang Greamdila Gary Lerlail Ogyalay (Si1 Ops mad) Sle JEedk pel any jab dad) #L3NI 


ASN Jaa SA Lala YUI 


Alai Gama jg iya Ati Alay odong de VI dinas (3 j3 ola Gamal Ueiag oay jl Juli Jd ola Gey 3 Ul, j3) 
Op Aula Let meal! FILE 3 AL Ul yo AS Gaama PUS DO Ol giaa Uya Yap AI Mirai y om Ya 
dino yag Y GI OS Ol Sele El Oh SP) HI BP GL Abg Read sb) ye By Ul Ab aah WI elbg ad Ta 
SUS) Ha Ad Fetty JA Span WII ol MI 9 MS PI ea kl Sap-db ol IL 3 SK BI 
Cree Saka Edlamd yel Raga oa ST aj Ie Umam Y sll OV Dilelatal 3 edi Sl jy OS Of Jab yel amntan 
(db dg ye ha. 


2. Istri mendapat 1/4 (karena tidak ada anak/cucu) walaupun belum dijimak. 

Salah satu sebab mewaris adalah pernikahan yang sah walaupun belum terjadi persetubuhan 
karena hukum-hukum sebab pernikahan secara umumnya hukumnya tetap sebab agad 
pernikahan oleh karena itu suami istri jika salah satunya meninggal berhag mewaris dan 
mendapat bagian waris walaupun belum terjadi persetubuhan/jimak.namun jika pernikahanya tidak 
sah maka tidak berhag mewaris dan tidak mendapat bagian warisan.dan istri termasuk dzawil 
furudl yaitu keluarga yang mendapat bagian pasti.dan tidak ada yang bisa menghijab hirman 
(menhijab/menggugurkan bagian seluruhnya) istri namun bisa di hijab nugshon (bagian pastinya 
berkurang:misal seharusnya mendapat 1/4 namun bagianya 1/8 karena ada anak/cucu) sebab ada 
anak atau cucu dari anak laki-laki. 

Masalah : seseorang menikah dengan seorang wanita namun sang wanita terhalang dari 
persetubuhan dengan suaminya sehingga salah satu di antara istri dan suami meninggal maka 
satu sama lain saling mewaris karena hukum-hukum sebab pernikahan selain masalah nafagoh 
dan menggilir bersetubuh istri jika lebih dari satu istri hukumnya tetap secara umumnya sebab 
agad nikah walaupun sang suami belum menjimak istri.semua ini jika pernikahanya sah baik 
dengan kerelaanya istri atau dengan di paksa wali mujbir (bapak/kakek) dengan ketentuan syarat- 
syarat yang belaku,namun jika pernikahanya tidak sah maka tidak ada pernikahan dan tidak saling 
mewaris. 


184 jp oydi parah Ratu 

LIL ng mill till yA ab Reny AA OI AI jg Wati SL ym USA yo Lama Bal map la) 
S8 VI CSI bg ada Ab ybs JS, DVI Joe jl lala Lergy ol TSI me Ul Ika ct Joran | Ol) ind 
LG 


Ibarat pendukung : 
- Ibarot sebab-sebab mewaris : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3083 ) 


266 5 213 JL 
as Laki bg pad Aa Spg SY Plasa Uya Lean AP on Ga yAY Lag La pe ee Aa de SY 3 Ay 
NE meal! Reny Ade yag TSI HAN dala gl Hola pn ye AU RL 2S ta OLI Olla. gl 

JA Kena SI Of (OLAYI Rerata! Tai Uas Re a2 yag, 


195 p 2g (BY 
e) Pee PE SL al ni) DA D ya Pt #dajl Lai abg yi 9 HP) Ageng te Yag TK) «dl hub SI LG 
Pa dala ena SY Bang cilok JI, jga Tya day WI ileoe GB Il dTolgrorl Oia HF PA em 
Hui SY Terasih! Rebel, Yg. 

- Ibarat istri mendapat 1/4 jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki : 
2085 2 5 EBY 
gai dn Jian OB (AN) Hah Ob IA ka AI CI) PP EP3 3 BI BE PN) 
Ay ALI Lagi UM GAY Jet F3 7 LA gl ly Ula Sana sa OB) Ade dab NI ga Wak 
3 (Di D3 Pen n aa) JI O' Bae Rr) AI Si Gan) AL, Op Y AP ca 
SN pas al, Kanan ol S3 Lagi KA #Ib ji JI ae ga Lal (Jain Ola (VI) 
CU yag BALI aj Soul 3 Pn slah Jl AN Sgp La Of Blog Oon Oman ya Anita P UYA 
JIN pl JB LS. 


- Ibarat istri mendapat 1/8 jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki : 


209-208 » 27 £BY 

So ant aa Lea GI HI aa) Tsel) JS 0) AI Gery PN) sa (Oh SW 2G) 
BUNYI oya 23 Li pl Al ga ay Lead Uli WI) SIS Eh dl Ajib MA aa Ul Ji Ol NI 
Al Cod Sudiaul La adl dl Jay Hera jl Ud aga ya oi Heli 33 As ea. 


Maksud jimak di sini adalah jimak yang di lakukan baik saat haidl ataupun tidak,lewat dubur (silit: 
jawa) atau gubul (farji),baik berakal ataupun tidak,di paksa ataupun tidak,dzakar menggunakan 

kondom ataupun tidak,sudah baligh ataupun tidak. 
Ul Yes sb IT oya tiga Hd lali gl Taun TI G (by Any BAN AAN ea | AA (Ul) 
da 03 de Y ai ye (Sate OST gl yag CS Je yo Dn ba ST el gang Cia P3 Yi sb, 
dmn. (ie 2 erle SI US agai of J3 or sana Sh #Il Iyi IS IS V3 SYS SY el db 
Opa ni) Ad, AN MEN 3 MS cas go jl Pat dl ol, 2 Si Pat KET) —y Y sb, Ja PEN) — al sb jl JA 
489 »3 Ca ain o Sai Uilu 

2 Toni Imam Tontowi 


Wa'alaikumsalaam.. 
1. Adakah iddahnya ? Ada yakni 4 bulan 10 hari. Lihat I'anah At-Tholibin IV / 42 Cet Thoha Putera 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3084 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Semarang : 


Bdg yel Angola) el 5 LS Uly ob yh jasad il gloya abg Rere) DP (Ae) GT II GBI) Baal (LH) — 
dinadl 9 SN BL, (rei 


IRI Bae yag GE (PI Sa AP) Lai Bil Baal Aj Juni jl Hp Jali Ge aa Ag pp) — 
Was eliail Ja Ola & Lino, KN Ugilb Ot Lae, Ti Allan SS J4 Upale Slad Aci pong Las Oya dee 
Jb Led Ja V UB GL ye Ol IS La SI ega Jas, Ion GOWA Gile Ria Ugae Jaka BLN Be Il Jis Itu 
dng dng Tea ek yna OT on TPL A33 Dal SAS Of Rida ly LA NG Rong Tag KN GNI ae JG 

BD de Sana (iegloya pby HA) SUS ya Inai Ae sed RN Uly 63 L Was gali aa UV ebi aja seal 
HS Of UP LI B3 SR EN ab gd 3 pia WI alay OT Jd oU Ob Snglgki pb Se iba Bas Ag cal ian, 
pb AAN otr SI UI — lee CA LII Jas 


Fokus pada : 


aim WI ala Of Jd ML Ob Sega se Ie alay ae Ag Eh ihsan dp de Blana (io gl ya abg 3) 
Ugaks Bas SAY DI J3 ci Of UP LN 33 SIK SS ye 


Wajib iddah bagi istri yang belum sempat di wati yang ditinggal wafat suami, karena alasan istri 
masih kecil atau yang lainnya, berbeda dengan masalah cerai dalam keadaan suami masih hidup, 
maka dalam hal ini bila istri belum di wati maka tidak wajib iddah bagi istri. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/664970980192380 


2866. FAEDAH ADANYA MUHALIL SAAT RUJUK SETELAH 


THALAA TIGA/ BAIN 
PERTANYAAN : 


» Daun Khinanti 
Asalamualaikum apa sebenarnya faedah adanya muhallil, karena kalau dipikir kalau memang 
masih cinta kan tinggal rujuk saja, tak usah ada muhalil.. 


JAWABAN : 


2 Naumy Syarif 

Hikmah atau tujuan adanya muhallil adalah untuk memberikan pelajaran buat semuanya biar ga 
gmpang-gampang mengucapkan lafdz tholak ( biar kapok / jera). Lihat FATH AL MUIN ma'a 
IANAH AL THOLIBIN JZ. 4 HAL. 25 - 26 : 

- walhikmatu fisytirootit tahliili attanfiiru ministiiffaai maa yamlikuhu minat tholaaki 


2 Radhin El-Maujudy 

Wa alaikum salam.. Dalam aturan figh pasangan suami istri yg telah bercerai sampai 3x atau 
langsung talag 3 maka pasangangan tersebut tidak bisa rujuk kembali, kecuali si mantan istri tadi 
telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan "JIKA" si mantan istri tadi bercerai dengan suami 
keduanya tersebut maka si suami yang pertama tadi boleh menikahi lagi (bukan rujuk) si mantan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3085 ) 


istrinya tadi.. Terjadinya talak si mantan istri tadi dengan suami ke duanya menjadi sebab halalnya 
si mantan suami yg pertama untuk menikahi kembali si mantan istrinya tadi dan didalam figh 
adanya suami kedua yang mentalag mantan istrinya tadi dikenal dengan istilah "Muhallil". Jadi 
dalam hakikatnya "Muhallil" bukanlah seorang laki-laki yg disewa untuk menikahi mantan istri yg 
tertalag 3 mlalu dipinta atau ada perjanjian dbaik dengan si mantan istri atau dengan si mantan 
suami, untuk bercerai setelah melakukan jima, melainkan orang yg menikahi mantan istri yg 
tertalag 3 tapi menceraikannya juga, jadi, ada sedikit kesalah fahaman dalam apa yang umumnya 
orang sekarang fahami tentang muhallil. Selanjutnya nyimak.. 


2 Ichsan Nafarin 

Faedah muhallil : 

1. Pertama, sebagai pelajaran bagi para suami agar berhati-hati dalam mengucapkan talak. 

2. Kedua sebagai bahan pertimbangan bagi wanita agar bisa membandingkan apakah suaminya 
yang dulu cukup layak diterima kembali atau tidak. Ketika telah ada pria lain dalam hidupnya 
maka ia akan mengerti apakah mantan suaminya itu pria yang baik atau tidak. Jika ia temukan 
muhallilnya tidak lebih baik maka ia akan mantap menerima kembali suami pertamanya, 
sebaliknya jika muhallil lebih baik maka menjadi pertimbangan bahwa mungkin ada pria lain yg 
lebih baik untuk menjadi suami ke-3 nya, atau malah ia puas dengan muhallilnya sehingga 
tetap langgeng dengan suami ke-2 nya. 


2 Nabilah Az-Zahrah 


124 pg ing, 

At Aly ENI BAN ya dad € elosall Jet 3 MAKAM #elalal JB 25. 

110 23 IBI aa 3 

SNI aja AKle LX siasat ya pdl Jalal DI 3 LSM, 

| Ea us 

LL gb soda IL it ba SU Jai Blak G Gleang CEDUSI eya AKG La sita ya adil Jabon Bl ah 3 SI, 
ab y Sony AI Tana to day II dilas Ob Anya Ig DA SI Ih SI Ja Laga Fa daan 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/668178816538263 


2873. HUKUM SUAMI MEMANGGIL ISTRI DENGAN 


SEBUTAN MAMA ATAU IBU DZIHARKAH ? 
PERTANYAAN : 


? Fajar Bashir 
Minta bantuan cari ta'bir. Memanggil istrinya dengan sebutan "ummi" atau "mama" atau "ibu", 
apakah termasuk DHIHAR?. Kalo sdh ada di dokumen, tolong di share kink-nya.. trimakasih ? 


2 Abu Ayyub Ayyub 

Assalamualaikum. Maaf seblumnya. Ada hal yang ana tanyakan. Apakah kita boleh memanggil 
suami kita atau istri kita dengan panggilan, mama, papa, ibu atau ummi sama abi DLL. Seperti 
yang dilakukan orang-orang saat ini. Syukron lakum. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3086 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Memanggil istri dengan sebutan ummi, mama, ibu dengan tujuan menghormati bukan termasuk 
zhihar, namun makruh untuk diucapkan. namun jika ada niat dhihar maka terjadi dhihar, karena 
termasuk kinayah dhihar. Untuk permasalahan memanggil suami dengan sebutan abi, papa, ayah 
dan lain-lain. belum ada ibarat yang sharih/jelas. sementara hukumnya sama yakni tidak apa-apa 
untuk tujuan menghormati. Wallahu a'lam bishshowab. (lbnu Al-Ihsanil. 


2 Afif Yang Khoir 

Kalau dilihat dari pengertian dhihar secara syara' dhihar bisa terjadi andai dari panggilan kepada 
istri mengandung unsur mengharamkan istri seperti keharaman orang-orang yang diharamkan 
digauli (ibu kandung, saudara perempuan, ibu mertua, dil). kalau kita tinjau yang terjadi di 
masyarakat bahwa panggilan ummi, mama, ..itu adalah memberi contoh kepada anaknya, tidak 
ada unsur menyamakan istri dengan ibunya. 


IP Gaal Ida cikal SI ana Y pel Una Balas jl Lela) jl Luas Ra BLU Lain ia EL Anis led Jl) 
DA Bolbmdl ALAN edi ygadallg Jinlly € padi 0 LA KAN) Url Ll 30 meh SUN Ui mila Dl» AI 


? Fajar Bashir 

Untuk semuanya, terimakasih, terutama mbah Afif..Tambahan keterangan dalam i'anatutthalibin,. 

ZHIHAR ada empat syarat: 

1. Adanya ucapan itu dari suami 

2. Adanya wanita itu istrinya sendiri 

3. Adanya musyabbah bih, yaitu anggota-anggota dhahir dari perempuan yang tidak halal dinikah, 
seperti ibu, adik, kakak, dll.Anggaota-anggota dhahir seperti punggung, tangan, kaki, wajah, 
dll.Contoh: Kau bagiku seperti punggung ibuku, kau bagiku seperti tangan ibuku, kau bagiku 
seperti kaki ibuku, dll.Sedangkan menyerupakan istri dgn anggota batin tidak termasuk dhihar. 
Seperti contoh: Kau seperti mata ibuku, kau seperti perut ibuku. Dua kata itu jika tidak diniatkan 
dhihar, maka tidak terjadi dhihar. sebab termasuk kata kinayah. 

4. Adanya shigat (kata-kata) dhihar.Sighat (kata-kata) ada yang jelas (sharih) dan ada yang tidak 
jelas (kinayah). 


- Untuk kata yang jelas seperti: "kau bagiku seperti punggung ibuku", maka kata tersebut menjadi 
dhihar, baik diniatkan dhihar atau tidak. 

- Sedangkan kata yang tidak jelas (kinayah) seperti: "Kau seperti ibuku". Perkataan ini termasuk 
perkataan yang tidak jelas, sebab jika hanya "seperti ibuku" akan mencakup anggota dhahir dan 
batin, juga mencakup perbuatan atau tingkah laku. Maka jika demikian dibutuhkan niat. Jika ketika 
mengatakan "kau seperti ibuku" tidak niat dhihar, maka tidak terjadi dhihar, namun bila ada niat 
dhihar, maka terjadilah dhihar. 


Dari keterangan tersebut, jika ada seorang suami memanggil istrinya dgn panggilan "ummi", atau 
"mama", atau "adek", atau "ibu", maka tidak termasuk dhihar. Sebab tidak memenuhi unsur 
penyerupaan, hanya panggilan, yang jika dijelaskan memuat "ibu dari anaknya". Jika melihat 
keterangan dalam Al-Mahally, kata-kata itu tidak sesuai dgn dhihar yang masyhur di kalangan 
orang jahiliyah. Padahal, keharaman dhihar itu karena menyerupai perkataan orang jahiliyyah dlm 
mencerai istrinya. (Ref. 'anatutthalibin. 4. 35-36|. 


2 Nimas 
Wa'alaykumussalaam...wr.wb. Dalam Kitab Minhaj At-Tarbiyah Ash-Shalihah panggilan ABI dan 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3087 ) 


UMI memang termasuk hal yang mesti dibiasakan saat seseorang mendidik anaknya diusia 
pertama hingga 6 tahun, namun demikian bila panggilan tersebut tidak berlaku atau sesuai 
dengan kondisi setempat dapat diubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 


Apa tidak termasuk dzihar ? tidak, karena pada umumnya, panggilan itu mengajarkan / 
mencontohkan pada anak, bukan berarti memanggil Ibu nya, tidak ada unsur menyamakan 
dengan ibunya, afwan... 

Tafsir rawa-i'ul bayan syekh ali shabuni Jil 2 hal 522 : 


slh add s3 silang Y iB sgillg dl SI Jus ade 1a0l L gl isl il 0 JB yo lolg 


2 Brojol Gemblung 

(Maka jika demikian dibutuhkan niat. Jika ketika mengatakan "kau seperti ibuku" tidak niat dhihar, 
maka tidak terjadi dhihar, namun bila ada niat dhihar, maka terjadilah dhihar.) » ini saja sudah 
Zdihar Kinayah. 


2 Toni Imam Tontowi 
Ini dari Majmu' Lin-Nawawi XVIII / 434 Cet Daar El-Fikr 


ad ala Ns UI Jasa al YO Sad er Age JG Okay AL uk) Gali JU 
BNI YSS dai pB oya Tile Jaka bi al SI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/340401529315995 
www.fb.com/groups/piss.ktb/68244 7451778066 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/600-lain-lain-memanggil-orang-tua.html 


2887. ADAKAH MASA IDDAH WANITA (ISTRI) YANG 


TELAH BERZINA ? 
PERTANYAAN : 


2 Nana Fiya 
Assalamu'alaikum, mau tanya, ada titipan pertanyaan, orang yang zina itu apa ada masa 
'iddahnya? terima kasih 


JAWABAN : 


? Dewi Rosita 

Wassalamu'alaikum, menurut imam Romli di dalam kitab asnal matholib (hasyiyahnya) berkata 
seandainya seorang wanita mengandung janin yang telah mati di dalam perut maka iddahnya 
tidak selesai kecuali dengan melahirkannya beliau juga menulis tentang pengecualian yang lain 
yaitu bila seorang wanita mengaku bahwa kandungannya itu dari zina maka iddahnya tidak selesai 
dengan melahirkan karena dia mengakui hal-hal yang menetapkan iddah setelah melahirkan. 


2 Hariz Jaya 
Wanita berzina tidak ada 'iddahnya tapi dilarang menggaulinya jika hamil agar tidak bercampur 
aduk antara benih yang baik dengan benih hasil zina... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3088 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya wanita yang berzina tidak memiliki masa 'iddah, baik ia 
sedang hamil atau tidak tapi makruh menikahinya. Sebab, disyari'atkannya iddah adalah untuk 
menjaga nasab, sedangkan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab antara anak yang 
dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Tapi masalah ini khilaf ulama' tentang menjimaknya. 
Referensi : 

- Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 16 Halaman 242 


ca an Ola Lea TSI Ais omily Il jr il ESL Op Ial- JI El LS alga Ciel Ueale CL LAN sj II 
0 SE U 
- Kitab Bidayatul Mujtahid Halaman 536 : 


JS CAB Ah Tata SAI oat Saga If mue CN Bebi Kn Me NGA 3 KP ya Key Ja UJI Iyils 
WEI PL AINI Sol ai Ul Ig Kail Vo BG al ENY Wal Yg Lea TS PALA UJI Halal 
O yana JB Fa dil Rise Ul Ja Jia pen Ga da2 Sya MAY AT BI Jp use VI 3 ML ey HI AL: 
BS yag PAN Reba sb Ol Ea ye ay Ay SERI UI Oya Ulah all al Oi MIL Oli, 


- Kitab Kifayatul Akhyar Halaman 429 : 


SI PI Olgory anal Jah Laga dd Jang IL YL Aa ana UJI ya Deal Bal Gaaud SIP daa GA (RP) 
Jet Aly ahad gl Antang Jah V3) 


- Kitab 'lanatuth Thalibin Juz 3 Halaman 282 : 
Y-S OS UJI el Ra Y SI oli ea eSP TN KEY (eh ee BE I) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/691965894159555 


2912. Tinjauan Thalag Tiga Sekaligus 
PERTANYAAN : 


Disebutkan dalam fatwa MUI tertanggal 24 Oktober 1981 tentang Talak Tiga Sekaligus, bahwa 
thalag tiga akan jatuh tiga, bahwa ini adalah pendapat Jumhur Sahabat dan Tabi'in serta Imam 
Mazhab al-Arba'ah, juga Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri. Sedangkan pendapat kedua mengatakan 
jatuh satu. Ini adalah pendapat Thawus, mazhab imamiyah, ahlu zahir, dan Ibnu Taimiyah. Lalu 
MUI mengunggulkan pendapat pertama berdasarkan kekuatan dalil.Secara umum ini seperti 
sekian di antara ciri khas perbedaan aswaja-wahabi. Bila aswaja berkata jatuh thalag tiga maka 
wahabi (mengacu pada Ibnu Taimiyah dan Ibnu @ayyim) akan berkata jatuh thalag satu. Namun 
selanjutnya muncul wacana yang mencoba mengambil sikap berbeda dengan semata 
menjadikannya khilafiyah. Bebas mau ikut pendapat jatuh thalag tiga ataupun thalag satu. 
Pertanyaan : Apakah pendapat thalag tiga sekaligus jatuh thalag satu tersebut mu'tabar untuk 
diikuti ? 


JAWABAN : 


Bahwa di satu sisi benar telah terjadi khilafiyah pendapat mengenai thalak tiga jatuh satu dari 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3089 ) 


golongan ulama generasi awal, para ahli zhahir, serta beberapa ulama dari lingkup madzhab 
empat. Namun di sisi lain khilafiyah tersebut tidak lantas jadi bebas untuk diikuti, bahkan tidak 
boleh taglid ataupun memfatwakan thalag tiga jatuh satu di masa sekarang. Sebab telah 
ditetapkan adanya ijma' shahabat di masa Umar, gaul berbeda yang bermunculan setelah ijma' 
menjadi tidak mu'tabar sebagaimana penegasan al-Hafidz Ibnu Hajar, serta tidak diketahui 
penentangan akan ijma' tersebut selain oleh para ulama yang masih 'dipertanyakan' seperti Ibnu 
Taimiyah, Ibnu Gayyim, ataupun para ulama kontemporer. Wallahu subhanahu wata'ala 
almuwaffig lish shawab. 


kulsbeg : 


| | 7010 102 aku Tuo ade Soga Mi : ULSII 

Up slolall suilong Sesi dis gag slllog wadludl Jl BS dls cul dil s0 JB s0 elo Lalisl 359 
or Bl ye tlg) sg Bsnlg NI sllu gi Y jalbll Jal yAs9 yuslb J9 SO ga ASI lal 
vS Ulgos Jilio v4 J38 989 sd 4 R41 al il) yu alba yoo sesisollg Glow! Ly Song ilb | 
Glbaul uy S050 


36540 92 SW H3 : UuSII 

93 Jati JS lil ale Ja3 yusl claw Aeioll Ulu 98 RB9 lo sabi Aluoll 0x8 99 289 SB dalil 539 
59 JG Lagi lgic yac lilai ai JB jas BS yo 22009 HL sala lu 9 le AU ado gl ec 
x2 0 lal « ul bisu X9 Jl ole jas X4 8 Sisil SAI Elo W VW bul deioll as 33 ce.Agall 
Ab aib li Ji aenA1 CHE US « ulos ul 959 ade agclosi J5 389 lagio drsl9 H3 Wls joc 
ag DSN Cas yo pkiel aac ade ,9goallg Julio glosNI Id ay lk MAL NC HI ageuoal 
Olesi AJI 9 io el paid j0 ulodN Radgall Id 89 Kuli 389 adal allg GNI 


2625 1z ul gila) : # ulisll 

Elon Ibgy tniS9 4 loud los! leg yagandl Asi 3, ade Si Y yul dll u Jail lo JS « Jail 
clean Elonly dlu glosl dallko Y « Ugal ul aisig . U Jag 52 Al up bo Iidg blh yg da5 
oma! sob ul 


476 wedi pia! duga : wlisJI 
dls ad jau Ad idalg Umi lil Sao pl sdg Jill multi 3, 19 sl9 yuks 48 HD lal : (Y : lu) « 
us Jimi UX Gl (v3) Pola Dl also ga S33 yo 389 05195 mac ade Iggoslg clalll dlale 383 
ob dwi Ap3Si) illan 93 Jai al Juclow! Ulg Lisa, 8 : J9 leg lobi DE Ai «adl 1 Ja uda 

Sx Ul cola Wb si BE pi Bb wal JJ LS Isdg « dlu ASl5 J Sag dulll olgc9 3 Imo Ul3 
8833 3519 pudar JSII « an aa on | olla3 dana JI sita 8 
vAH La | lillao SL SL Wgidl yo sal las A3 dn jl Jai dc Ng « Lau SI 

Sial ooicb Gw 9g Jatu AB 099 Mati lc 8 yo da «Gale ya yo JS ade el cl 0d 4 ASI 
ame og dl Lalu d dl pain al aeol Hd JUL abah Cui Ig Ub33Li Ubs93Jl9 Low 3 489,20 
NI J3 HAL Alibi asa ali gl anus J9 33 ul Ssu9 « yuli gl uli YYI 9Dg. 


426up Ig uiule pl Sgl3 : ULisII 

Lo ai sd Tu JS A3, DB Ii csi: JR 335 Ro SALA J3) G2 olles AU doa, ( Jits3) 

dl g33 507 II ball Ad Ja A3, Oles ON Ao Lil SIS L3 5 de jail YB BI GE bfak dh. 
DG han 531 07 dal Ass UB SILI SI lalg , o1g al boliul wd R83 , dil AK skull JS G3 
99 Ssls, 0S 535 RSS H3 A0 Yo J Jai SU 863 Ula , elash one B95 AS ws d Jas 
98 Sao OI 5S sil - ads - dl UB Bsolg dalb A3) Gl : Jis An 43 UG adal sll Jb 5 

dilb3 , UI Jb du JB3 , JaSl All J0 El6S3 , yube yala Me J33 03, JS NI ae Kum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3090 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Go pd 5123 , JSI Gi aoi All 2 Gila Eli Gil dab Esa G0 Ela2 W SSl5 , elalall Go 
slpA3 opo ME , AI A3. pe B9) SU sd Ji WEI ang : IS, Gatal NI 
J5 3D : JBS. 295 s3 23SAAl Hall Up da5 4 Hali3 , UE Md) Gil (Jiwg ) elalll J33 , Joel 
Rol Lo dallSo J Eguwd is VI Jd J0 ya SI alel Jl Jelas A Agus Y lo Je all Kuas Jala 
sai Il alba KS la &gk Y3 , A39 3 slalell Sulis le Lag Lesl3 ,, Lagi Elis gile 
usalw wil 0D | Gilgig , Golol bani 49 53 CS, US dh J UB 5 yg 


361 wall AB SESI 
Sy Alia JAN Kaka EN dg Shah gla5 Ig camlua gn ata A JASA gl yaa AAA USA plan page Ikuti #andg Nak jala (Tg 


Wallahu a'lam 


MUSYAWIRIN : 
Ibnu Al-Ihsany, Ical Rizaldysantrialit, Abdurrofik Ingin Ridlo Robby, Dewi Rosita, Umam Zein, 
Rampak Naung, Ulilalbab Hafas, Brojol Gemblung, Sang Pecinta, Hariz Jaya, Mbah Godek. 


PERUMUS : Umam Zein : PENTASHIH : Abdullah Afif 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/2911/707162429306568 


3792. HUKUM THALAK LEBIH DARI 3 SEKALIGUS 
PERTANYAAN : 


? Ilmatul Mukarramach 
Assalamualaikum kalau suami bilang "kamu ku talag 10", apakah jatuh talag 3 ? 


JAWABAN : 
Bila mengucapkan thalag lebih dari tiga dalam satu ucapan sekaligus maka jatuh thalag tiga. 
Ibarat : 
- Kitab Raudhah 

COLI 289 «d0 Saml : JB ol « luas Hlb ul : Lp Jasad ul JB 
- Tuhfatul Muhtaj 


gl AA lil asa Gil call JB 3)5 (60 /8) Soballs gula sal golgos alsiall 2. 43 alinall di 
91603 0895 OIL 253 ak gl diliads Gal RI 


- Majmu' Syarh Muhadzdzab 
Yagoll & yi £ goal! : 
cul gl Bks dlb cul : JB « ola obb DB lele 29 II dlo cul gl Gl dilo | : Maria 5) 
Laga gag dini gal J9 « So19 Lal 3 Sono JB 0g «VW Lado 239 : Eluall up JB. aj 
Hiaolg AI Lake Hd nd ul 


MUJAWWIB : Abdullah Afif, Abdurrofik Ingin Ridlo Robby, Ghufron Bkl 
LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3091 ) 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/481673421855471/ 
www.fb.com/notes/913614355328040 


2527. JIKA SUAMI MENGUCAPKAN KATA TALAK 


BERULANG-ULANG 
PERTANYAAN : 


? Nelongso Amat 

Assafawu'afaikum.. Tentang talag, bila udah talag tiga kali maka tidak boleh rujuk kalau si istri 
lom nikah ma cowok lain, yang jadi prtanyaa Talak tiga talak dua & satu itu bagaimana,, apa ? 
Bilang talag talag talag 3 x itu udah talag tiga ? Tolong bantuannya jelaskan fentiiingg ! 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikumussalaam. Kalau niat taukid (menguatkan) jatuh talak 1. Kalau niat mengulang atau 
talak 3 maka jatuh 3. Kalau tidak ada niat apa-apa maka hanya jatuh 1. 
225 pake ami Taha 
Jnah Oly Bay ASI Ana Ob JB OL II LA BE oya ST jl UST AN aa P3 SUS II INI Siro 
da3 Gb 3 Sisa YI 


Juga ibarot dibawah ini : 


8185 — Sa | pa Hak 

CL YEL ii IE P  S S PA ULgr ) Aatih Zon yana lg AejUie il Allan asi JG OI, 
Bala pi IP SIN OY HL I, JL ai JB JS SA BE EMIS rdly EL alas SL 
JB F HIELY IU, JL cad lAN JB BP SYAYI 3 SEE Jua) dah Bi Bala oi ODG Hedi S1 
JG La Jae Bian dU "ja MOV ate Jd LelnY asal JUL ja Y ola AW Ge 


http://iucontent.iu.edu.sa/Shamela/Categoris/8185/5140120Yo2 320 Yo8 yasal!/1x281-520 Yo A83. htm| 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590546070968205 
3882. JIKA SUAMI MENGUCAPKAN KATA THALAK 


BERULANG-ULANG .-II 
PERTANYAAN : 


2 Nur Umayro 

Assalaamu'alaikum... Saya mau tanya... saya punya suami, karena suatu masalah mengakibatkan 
suami saya mengucap talak, dimana ucapan itu lebih dari 3X bahkan berkali kali. Apakah ucapan 
talak dari swamiku ini sudah termasuk talak 3 ? Tapi secara pemerintah kami belum sah bercerai, 
bisa dibilang masih dalam proses... Dan apakah jika kami ingin rujuk, salah satu dari kami harus 
nikah dulu ? mohon penjelasan juga pencerahan..makasih.... Wassalamu'alaikum wr wb.. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3092 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam ... Kalau ucapan ke dua dan seterusnya tujuannya hanya untuk menaukidi 
maka masih jatuh talak satu. 
- 'anah At-Tholibin IV / 19 - 20 Cet Thoha Putra Semarang 


S9 olko Cl ds yuo cal dilan cal JB gl Hls csl ls cl ls cas JB Ig 15 x09 S9 63 
al sma wo YL Gl SL 2x03 UI #Slbi gl Alia ma Ul II SI 4 gas cal) Ad 3 
Sial u Jul Ia SB WWL JINlSb m3 ULubd AL doll SB gl 533 AW las, 

SS Gl Ji al Sbs Il Il Cl gl «log Hg Jb cl "JB Sgnodlgdl bdg SS 503 
bp lol. lau! Lau Jessi 3 AS Isp Jog.d mlAoll yuAttiall Alall sang) MSI Bol dio Jis Yg sya 
Saat idoy ay ge NG Lay asi Lai Lilis a58 lg Bamlg NI L3 gu B. 


Disebutkan dalam kitab Roudloh dan syarahnya : Apabila ada suami berkata : 
Tb wi Hb cal Hb wi 

Kamu wanita yang tertalak 3 X 
Atau berkata | 
G8 lho Ll ds yo Wil dallbo cl 

Kamu wanita yang tertalak 3 X 


Atau tanpa mengulang lafadi "kamu" (wul) maka jatuk talak tiga. Akan tetapi bila dalam 
pengucapannya diniati sebagai isti'naf (mengulang sebagai perkataan baru), maupun tanpa ada 
niat seperti itu maka ditafshil : 
1. Bila dalam pengucapan talak yang ke dua dan ke tiga tujuannya adalah untuk tak-kid 
(menguatkan) terhadap ucapannya yang pertama maka jatuh talak satu 
2. Bila dalam pengucapan ketiganya, yang ke dua diniati sebagai tak-kid yang pertama, atau 
yang ke tiga diniati sebagai tak-kid terhadap ucapan talak yang kedua maka jatuh talak dua 
3. Bila dalam pengucapan ketiganya, yang ketiga diniati sebagai tak-kid yang pertama jatuh 
talak tiga karena terdapat pemisah antara lafadl pertama dan yang ke tiga, karena syaratnya 
adalah terus menerus (tidak boleh ada pemisah). 


Atau jika ad suami bilang kepada istrinya : | 
Sllos Hilos Gil xi 


IL Ip II Je IL ca 


Atau dengan lafadi 


Maka jatuh talak tiga seketika itu juga. 


Dan tidak diterima pengakuan seorang suami yang mengucapkan talak kepada istrinya 3 X 
dengan mengaku bahwasanya talak yang diucapkan, yang kedua dan ketiga adalah sebagai tak- 
kid terhadapa yang pertama kecuali bila memang terdapat alasan yang mengarah kesana. Ini 
semua bisa terjadi jika istrinya sudah di dukhul, sedangkan untuk istri yang belum didukhul maka 
jatuh talak satu, walaupun diniati sebagai istik-naf, karena wanita yang di talak jika belum di dukhul 
maka talaknya menjadi talak ba-in, maka tidak akan ada hukum apa apa lagi setelah talak ba-in ini 
(IT). Wallaahu A'lam. 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Nur Hasyim S Anam II 
Baca juga artikel terkait : 
2521. JIKA SUAMI MENGUCAPKAN KATA THALAK BERULANG-ULANG 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/885486058140870/ 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3093 ) 


www.fb.com/notes/928983983791077 


2919. BOLEHKAH RUJUK NIKAH TANPA SAKSI ? 
PERTANYAAN : 


2 Ni'mal Fataatu Ana 

Ahmad menikah dengan Fatimah yang telah diceraikan oleh Umar dan masa idahnya pun telah 
habis, kemudian Umar melapor kepada hakim bahwa Fatimah telah diruju' sebelum masa idahnya 
habis tanpa sepengetahuan Fatimah. Pertanyaan : Apakah sah pernikahan Ahmad dengan Umar? 


JAWABAN : 


2 Faiz El Muttagin 

Apabila suami yang mentalak tadi mempunyai bukti (saksi) maka tuntutannya dapat diterima dan 
perkawinan istrinya dengan laki-laki lain tersebut tidak sah. Apabila tidak ada bukti bahwa dia 
merujuk dlm iddah, maka terdapat beberapa kemungkinan. . . Dst. (Solusi problematika aktual 
hukum islam / ahkamul fugoha', Asnal mathalib juz III Bab ikhtilaf) 


2 Ghufron Bkl 

Pernikahan Ahmad dan Fatimah tidak sah dan Fatimah tetap menjadi istri Umar apa bila Umar 
punya saksi bahwa dia telah meruju'nya sebelum habis masa iddahnya, apa bila Umar tidak punya 
saksi maka ditafsil : 


1. Nikahnya Ahmad dan Fatimah tidak sah bilamana keduanya membenarkan dakwaan umar 
bahwa dia telah meruju'nya dan Ahmad wajib membayar mahar mitsil pada Fatimah. 


2. Apabila Ahmad mengingkari dan berani bersumpah atau Fatimah membenarkan tapi Ahmad 
mengingkari ats dakwaan Umar tersebut maka nikah Ahmad dan Fatimah hukumy sah dan Umar 
tidak punya hag pda Fatimah selagi dia tidak pisah ba'in dari Ahmad, sedangkan jika Fatimah 
telah pisah ba'in dari Ahmad sebab meninggal Ahmad ato menfasakh dan ato menthalag ba'in 
maka Fatimah menjadi istri Umar tanpa melalui akad nikah yang baru dan fatimah wajib 
membayar mahar mitsil pada Umar. : 


cu iadll slustil JS ds) sulWll ag Jl ole gl lead lailloo 005 5 USS) pi dsn Jl inc Kutil JJ 
“ul slud play lo, LINI al adl oa UN isl ud guWla dal SI LSI SI ca ad gl din el 
ac Jdilg buru 239 2KUI ud HUI 98 draw de2 Jl yuli LSI 93 Jill 240 db3ll lc La 

dea Jl ade lo SI Ja N Sl suWll yo yi MS UU Is Hei dish YG yul yg» 9d UJI gl des Jl 
00 lgsigiw Ji J9 Lgag cabclg dis Nu J3 akusid Ai Cai ISI Lol Lay di Glail inna 43 Lol Lo 
Jb J3 gk el gol UAS Jl II is sudi AK UL AE3 wo 9 Aiu Lelo doll Jok Jill 
dilel oil Hb gl Ruh gl J Kg SI Ul yo yui O sis Lu Id ld Kuil Ros des Jl SSI 

£/0 uullall 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/709708902385254/ 


2929. BAHASAN HUKUM THALAA BID'AH 
PERTANYAAN : 


? Faig El Azhary 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3094 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Apakah tholag bid'i itu jatuh tholag apa harus diulang lagi di waktu yang tidak bid'i ? Sebab kalau 
itu jatuh tholag dan diulang tak lagi berarti telah jatuh 2 tholag... “ akan lebih mantap jika jawaban 
disertai referensi. Syukron 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dalam bentuk yang haram. Seperti 
mengucapkan talak tiga dengan satu kali ucapan sekaligus, atau mentalak istrinya dalam keadaan 
haid, atau mentalak istrinya dalam keadaan suci namun telah disetubuhi yang tidak diketahui 
hamil atau tidaknya. Hukum talak seperti ini haramHukumnya haram namun tetap jatuh talak. 


Mayoritas ulama berpendapat, talak bid'ah statusnya sah, dan dihitung sebagai talak satu. Namun 
suami diperintahkan untuk merujuk istrinya dan menahannya sampai suci dari haid, kemudian haid 
lagi yang kedua, sampai suci. Selanjutnya terserah suami, apakah dia mau menahannya ataukah 
mentalaknya. Inilah pendapat mayoritas ulama. 


- Syarh an Nawawiy ala Muslim juz 10 hal. 60 : 
AJI BOSAN j2 op Lai Ton b ajay SDA aEyy FI Upik j3 Lal) aka JW GAN GD KA Je UNI oma 
Helda BS slalaI JE d3 IV yamg Kasir VI GO de dd ad og 3la pe MY AD Ha Y JUS Alb Ja jam AS) 
WB Rabb Aale Ka Al Y Ig Ul ISI ag Rel Rar JI aon JL SLAI J Ob Ray SOP Hd ja ee aa 
Ol GI adil Jai G3 AS daya MAS le alan Je pal ae All MARIA le Al Jan Of Wae orgen al Iin 
ola y US LS Lganon safa Url | oil de Iyndnly (del dbly Kilb Ale Upon dil onP3 pekan Olly, GI TPP Lu 
JE9 093 Udara sleiy Aa) Una SI) Alay Aikaton paly NI JB dag Unila Jika Oy ET Rerly Y Rontena Za00 JI 
Im Cdi SAI ball ama rab II SNI perta F kam pal dil Ill ja Ga Laga ai Jah OP Rerly lou, YUL 

pel BU Ld ad 
- Kifayatul Akhyar juz 1 hal. 392 : 


DA dh Lgnalor yel C3 Liklay jl Leigor oa UPS ab ya LAN Ani gag DUS Uas! 3 Lila, Of yah Asad SN Ul, 
SNI Of SUS GAS dala p LnYI pLAYI ly 8 oa Lana dlaloy Leles iban P9 JS OT 3 OR ag Upin Un 
Uu) MIS db Lgoralor (III sebal 3 SWA Lai US JL mo dedy BAR ya aa Y AA Aap OY Saad Ugal Igo 2 3 
Italy MI td SAI pang YA pai Ily Jalil yo JASA Gilas A8 OLI OP Jedl yel dis pa Aing 
- Hasyiyah al Jamal juz 4 hal. 360 : 


GL AA! aj Sasha Ie II VI aa 2 219 3 Gladi 23 43 yg pal SNI 3 2nlly ae aril (ol SI 
€ Lenerloalh 0 jay deh Rol) S9 HI al b Ga)) SNI das S yian d 5) (JS mg) Ad FLY Lesu os ala 
Ana oya laga Ga Raon JI yang Sal yan Ta dah UG, Galiag 6 Kol Ol Uang OT Jd Lab Lila 

2 Ghufron Bkl 


Hukum thalag bid'ah / bid'iy adalah harom tapi thalagy tetap jatuh, thalag bid'iy adalah menthalag 
istri di saat haid atau di saat suci tapi istrinya di jima'. : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3095 ) 


Aa Lenalr seb Gt PEG EME ea dn odol, ALA GNI Ready FUI SSUSI dinda Hak IG 
SI ISA ee XL Kas Kat Aron yy dalil ai DB Wae yais | Aaory jg OEL ad ah ULANG 
daa f OLX IN Jis Uh dilan Jindongl aa JS PP ya al Sa aing Op) seo SV Ha DG Jile Jl 
Ma Anin BNP Spy SL JI Gde Slana Kg Aang Opi MIN pa IP Kana al dad jl tele ST OS Ku Jgn 
€Jo cdi dileh Lae Undlas Aa Ga USU SU Olga 


LINK DIKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/711007292255415/ 


2955. RUJU' DENGAN UCAPAN 
PERTANYAAN : 


» Doni Al Fakirr 
Assalamualaikum? .kang ustadz dan ustadzah ada titipan pertanyaan, bagaimana kalau istri 
setelah ditalag 1, 2, apakah merujuknya harus ijab gobul lagi , atau hanya lewat ucapan saja ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Dalam ruju' selama belum melewati masa iddah, maka cukup dengan ucapan ruju' dari suami 
saja, tidak harus agad nikah lagi bahkan kalau ruju' dengan pakai shighot agad nikah lagi maka 
harus disertai niat ruju' karena ruju' dengan agad nikah lagi termasuk kinayah. Namun jika sudah 
melewati masa iddah, maka butuh akad nikah baru lagi, tidak cukup hanya ucapan ruju', dan jika 
setelah habis masa iddah thalag yang ke-3, maka butuh "mukhallil" sebelum akad nikah baru. : 
Iva oU Hull 
Haa 3 Kama! aa Ai dng Of ya II PA Ida Oly 28 al gara ag id oma Pl aa 2 la 
ea ea SH Boo 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/720790281277116/ 


3031. BOLEHKAH ISTRI MEMINTA CERAI BILA SUAMI 


SELINGKUH (ZINA) ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum....... pertanyaan titipan, bagaimana hukumnya seorang wanita yang meminta 
cerai dikarenakan suami selingkuh, maaf (zina), makasih. | Sari Purnamasari |. 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 
Bolehkah seorang wanita meminta khulu' apabila Agama sang suami yang buruk, seperti sang 
suami yang terlalu sering melakukan dosa-dosa, seperti minum khomr, berjudi, berzina, atau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 3096 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sering meninggalkan sholat, suka memukul dan tidak memberikan nafkah. Lihat jawaban 
kebolehannya di Kitab Raudhatuth Thalibin Juz 7 Halaman 374 : 


db dang il Blaaal! Se Il aji yr Belang ojlpr de mah Ia Jala Ta seh ayu BAN ya JAN 
3 AS ih BEI Jl 3 Sr Ob AB AS YP BUSI jail! al dang GUI, BESI Gil 3 mmng AT II Gl 
Akik Ugain IS) Uap al ga Gemdill Gaby HAL Lao Uso gl Ayi Ulang INSYI oya CA j aaa jl dil 5 yua Aiu 
Oly Jb aS SABly Span Cp Lain Ujar Uning Was elu Utomo 03 JI OS Oly din paka wuSb lag jl 
alis op) Lo mall La ST Ily olina Cp Lag Kemal dd ls OLS YIS Li darin dong Ig adi JI Fly MIL OS 
Bee Jai HKN GUI aah ole Ol) Va pm Of roy GOAL OS) IE mad Jai NAS de one aan oJUS 
Bh id di de Dn la ST IIS le Lsilb JB Taat Jp JL emg id Ola SW Ha Y al ary Lal By 
Ale gai Rar lady Aly SNI, Lal dyo pa JUL Rig Kail, GNI 2 Lage Jl Jak de la ST al el 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/7097194057175371 
www.fb.com/notes/759765230712954 


3032. HUKUM ISTRI MENGAJUKAN CERAI KARENA 


BESARNYA DZAKAR SUAMI 
PERTANYAAN : 
Mau tanya kiai. . . . Apakah seorang istri boleh mengajukan cerai dengan alasan DzAKAR 


suaminya terlalu besar. . . Mohon jawaban dan solusinya. . .Terimakasih. . . | Ultraman Utawi 
Heri Siswanto |. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Boleh sebagaimana keterangan Dalam Kitab Tuhfah 30/475 : 


. Lo. @A OLL. Oo wT - - 5 NA 
8s ds jaby Inang JT A3 3 
Sya ya JS Gerak Kagng GI pg Ga pa 


Istri boleh juga memilih faskh nikah sebab besarnya alat kemaluan suami (dalam hal ini 
digambarkan) sampai tiap-tiap perempuan yang dijima' itu bisa "jebooll" (rusak/sakit). 

Itu sebagai perseimbangan dengan alasan fasakh sebelumnya ketika milik zauj tidak bisa 
'jebol' (pinjam istilah mas Adun) milik isteri, ta'bir sebelumnya : 


Bo OI o- L0o.0 3 220 0... B-.- Bok 0g 0. -.....9 
Kb) JS Ur Cpu Kitall Geo Altay ponle Laslaze Joni lisan el (obiS) Lanny jl 


2 Pak Adun 

Kalo liat ta'birnya gus afif, semuanya dikembalikan ke istri sbg pemilik hak khiyar fasakh tsb.. bila 
istri memilih setia, ya suami hrs mengerti bahwa sakit yg dialami istri pasca jima' itu memerluka 
pengobatan. Gedenya dzakar suami itu sebagai penyeimbang khiyar yang dimiliki suami saat 
lobang kemaluan istri terlalu sempit bagi setiap lelaki.. akhirnya jadi adilkan..???!! 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/710172665672211/ 
www.fb.com/notes/759771664045644 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3097 ) 


3086. HUKUM MENJIMAK ISTRI YANG TERTALAAG RAJ! 
PERTANYAAN : 


2 Dian suryo 

Assalaamu alaikum.. selamat pagi semuanya,ada teman bertanya kepada saya : Bagaimana 
hukum seorang suami yang telah menjatuhkan thalag 1 pada istrinya lalu sisuami tersebut 
mengajak si istri berhubngan badan pada saat itu juga. Mohon dibantu untuk semuanya agar 
diberi jawaban disertai referensinya. Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa 'alaikumus salaam warohmatulloh. Hukum menjima' istri yang tertalag raj'i sebelum iddahnya 
habis dan belum di ruju'k embali adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. meskipun begitu 
tidak di wajib di had. 
YV-—/YT oU diksi 
1 Aron 3 Sad ag :,3) # ea Pi 33 d3 Jb # Sana) 2,3 Gl # ai d3 Jai 3G si (€3P :a 3) 
Sg) ol adil G JET AT Il aan PAKA Wita oya pake IS Sx ln Asy JG FU Alika oya GAEU Jd La Jl: 
Of Ao Yg 235) Urpb al Ba OS el yan HE 3 pat OS P3 Olatail Flag mal AL Ci raih IE Gis dpat JI) 
AK E AiLSl Olg Amor jl Ja Upi 3 OI aon, UNS Gal (de am Yg CSI (edosei 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/755717827784361/ 


3106. MASA IDDAH ORANG HAMIL YANG DITINGGAL 


MATI SUAMINYA 
PERTANYAAN : 


2 Hotsey Huhuy 

Assalamu'alaykum. Mau nanya, masa iddah yang mana yang harus di gunakan wanita hamil yang 
kebetulan pas sedang hamil suaminya mati, apakah pake iddah hamil apa iddah wafat ? 
terimakasih 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, jika keadaan hamil maka iddahnya khusus pakai iddah 
hamil yaitu sampai melahirkan, karena tujuan dari 'iddah adalah kosongnya rahim dan kosongnya 
rahim itu sudah terjawab dengan melahirkan. 
HI 23) — 3 HUeN swt (37 392) 
Kai J3 Par em 3 Ba tap Dasi sai ga 3 Sp KA Jala 5g OLy Jua 
Bala Sa ya Ka 36, sj SU pamit ara Sala, Maa anon af salat dai Tin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3098 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ha 


2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Habis iddah wanita yang hamil dengan melahirkan, lihat Madzhibul Arba'ah 4/245 


Ion Uas dgan al Riki eng SS ya Jani my Sai ai 


Habis iddah wanita hamil sebab melahirkan kandungannya, sama saja istri tersebut ditholag 
atapun istri tersebut (iddah) sebab ditinggal suami mati. Wallahu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/765910443431766/ 
3135. KEWAJIBAN BAGI MU'TADAH (WANITA DALAM 


MASA 'IDAH) 
PERTANYAAN : 


2 Nuvita Sari 

Assalamualaikum, mau tanya apa siksanya bagi orng yang tidak melaksanan iddah (talag roj'i)? 
dan apa saja batasan-batasan yang tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang iddah? atas 
jawabannya saya ucapkan terima kasih 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, 
khulu' dan ditinggal mati, dengan syarat bahwa si suami telah melakukan hubungan intim dengan 
istrinya yang di talak. Apabia wanita tersebut tidak melakukan masa iddahnya maka ia berdosa. 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam. Dalam Bughiyatul Mustarsyidin dijelaskan : Wajib Ihdad bagi wanita yang di 
tinggal wafat suaminya. Apakah Ihdad ? Ihdad adalah meninggalkan untuk tidak memakai 
wewangian dan meminyaki rambut kecuali dhoruroh. Sedangkan bagi wanita dalam masa idah 
tholag raj'i dan tholag bain hukum ihdad adalah sunah. Dan sudah menjadi kesepakatan dari 
empat ulama madzhab bahwa wajib bagi wanita yang sedang menjalani masa idah untuk tetap 
berada di rumah (dilarang keluar rumah). Dan keluar rumah saat menjalani idah termasuk dosa 
besar, demikian ditulis oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Zaawaajir.Wallahu A'lam 


Ale pg La dorlo jl Boy obb Lae pp Cepu pall, Kaali SH yag dlpergj lean Gaal ds alay Ulun) 
Leak BLS Yg Cina 3 pg Jl Upale Lado IN) aja pai CNN GE yang pala, On) Kel 3 dell ya 
APN sar jp Ia) Tj & seo IS dy Un YP ya Lao As Ji yA Ilantal Wp cLagah SMS Alantul 
KI Upi Se ia | LK NIS Jpg AL AYI akag Lari 3 JB LL ten) II Ja 
ab Up NAS Clan SU Ep Pub ore TIJA KA NG JULI elBy SlaoetaYly Aloletaly yalag ly JI Jak 4 S3 
KE Yoh Als di An AS Jp dian IL MSI Lam (SAI Raja Calon data JS de ey ella deg ai 
Ala Ls. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3099 


2 Yai Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. 'Iddah bagi wanita thalag raja'i tetap wajib dilaksanakan, 
adapun IHDAD hukumnya sunnah. Keluar dari rumah tidak boleh. Ta'bir dari Kitab Fathul Wahhab 
(Hasyiyah Jamal 19/182, maktabah syamilah) : 


#90. 0. 80... 8 Lo. o- 0 -..9. - 93 -.9. 3G 0 L... ya 0. -.. 3 - 
Je Reny d3) oman ad (ega Rong Anh Jl Jl Jie Bl) BU Se Kal (gag Be Pj Ily em 
pad (J ce. 0 » 8 4 0 o 00. 8. 3 01 2 2 bag Pan s ca Pa Heat — Tua ai Pe 
BU LE Ep oa Ie Aa Of EU padly Wb sya AU jon UY ena pad (Bb) Bakina (de Sdh ay) 
-0 “3 .. .. -09 - g oa ng nan 2 aa e.'3 na Oce an - Pr Pe Pn G #0. 20 Pena 0. 
PI Ie el Oleh Aid « ob) de | Leela is dala Sl Lal Jon cb Si as) alga 
dl Tory J3 (GBU yang ) Lea Gita La Latin Di yomay Brio dy de «laa Lea ju OLI gd yaa Ng aU 
Pb Ubi 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/723681414321336 


3161. HUKUM THOLAO VIA SMS SALAH SASARAN 
PERTANYAAN : 


2 Haikal omar 

Assalamualaikum. Ne ada kejadian mohon jawabnya. Ada orang mewakilkan talak lewat SMS 
teryata oleh si wakil SMS ya itu terkirim pada istrinya sendiri. Apakah talaknya si wakil ini terjadi 
pada istrinya tersebut mengengat dia tak bermaksud pada istrinya ? Mohon penjelasannya dan 
rujukannya...! Wassalam. 


JAWABAN : 


Perlu difahami, bahwa jika seorang suami menulis tholag untuk isterinya dengan kalimah shorih 
baik via surat biasa atau via media elektronik seperti SMS dan Email, maka hukumnya sbb berikut 


1. Hukum tulisan tolag dengan kalimah shorih adalah kinayah, artinya jika tidak diniati tholag 
maka tidak jatuh tholagnya 

2. Jika tulisan tholak shorih diniati tholag, maka jatuh tholag seketika itu juga, walaupun surat, 
sms atau email tersebut tidak terkirim dan terbaca oleh isterinya. 


Selengkapnya dalam link berikut : 
www.piss-ktb.com/2012/03/044-nikah-cerai-atau-talak-melalui-sms.html 
Mengenai permasalahan di atas, jawaban sebagai berikut : 


2 Ghufron Bkl 

- Dalam hal ini istrinya muwakkil / orang yang mewakilkan thalag lewat sms tersebut terthalag jika 

diniati, sejak dari menulisnya sekalipun smsnya tidak sampai pada istrinya : 
&IYYY Je iabl 
SP diy BIS LAI Alah 3 dab BUSI OY Led al am d Ol cb SW Sa Jb ey dede 
ba LT IP GUS LA ISP LAS Ola Laba SAI meki Ro Ag MSI, Tenmilh Jar BUSI OY Gili d ad Ob 
dir Sig Jera Td y SA US PUS aj PL SN 2 EP ya Spy om APU SP 
Ag EN ye oa nb de SA US RSU OS YSS Olga NB Ale IE US CS JL IL ci 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3100 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PER SSL bai al Uas BUSUI Use BUY mona yag SNI JB PIL pb AI ad uk dyo 

BSI ya Jady Wal ja Say GAS TN RUSA one AP JI deddy 

- Istrinya si wakil tersebut di atas tidak terthalag karna tidak ada kesengajaan mengirim sms 
tersebut : 

&IYE od Lilel 

Ap OS Soge ji Alit 3 Sal bai JI dil ar j3 GNI sat. INA Sg Il anal oma SA DI Bole 

SNI aah SAS Ha ol. 


A—£IV cod Zilel 
OS OP Ca bei Oa Hb Ae0nyj pal ya ehAIS lina 3 Jail So yoy, dis olina ga Sail Anas ya la Y ia 
Aakal! yag mill SN Ao SUS 3 Aling abad GE ji el Una OL VI, (ENI ai olina INI Bai laos, 


£IY UI diksi 


dals BY 99 an, (IA23 9 knp 9 Ta ana SS. 


YA AI 

LS SM dd bata GUSI # UYI akad ad bata Y JIN OS Oly Sai d yng As otak SAI Anas Lagin JS 3 b say 
olah BA Anas bb pita MB SJLAI ple Jis Lely ape PNS SU de Yg AI) dil Ga ya IE Ha DG Sinak 0S Iga 
drg) GAIB Kasie able Ob ay MUI JL Je aa MU, 


Wallahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/775494655806678 


3223. PENYAKIT HIV AIDS TERMASUK AIB NIKAH 
PERTANYAAN : 


? Liyana Zahirah 

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh, baru-baru ini saya berbincang dengan teman 
kesehatan tentang HIV/AIDS, kemudian muncul pertanyaan, jika seorang istri mengetahui bahwa 
suaminya terjangkit penyakit HIV/AIDS kemudian si suami meminta "berhubungan" kepada istri, 
berdosakah bila istri menolak, atau bahkan meminta cerai ? terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Bila betul-betul sudah terjangkit penyakit tsb maka tidak mengapa menolak berhubungan seksual, 
bahkan boleh meminta cerai / fasakh : 


dala Ag yo S9 Hen as sis yo KASI Rai gall Ugal 9 KEL NI yo Hilb eleal ,S$ 
Bioi gl Sasig Jali Mill KAL 20X 08D 40 Av Ulung ladasl « ul em io ss w H Ul as 
YAYAY 8baJlg nadi 98 dadi dal ol Jail ade Ld) 13 Sagu gl 4 leo yo 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3101 ) 01 


WALLOHU A'LAM . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/779694108720066/ 


3331. PERKARA YANG MEMBOLEHKAN SEORANG 


ISTERI MINTA CERAI (KHULU") 
PERTANYAAN : 


2 Dedhe 

Asalamualaikum. Cerita tentang teman saya. Teman saya menikah, tapi teman saya menikah 
sama orang yang tidak pernah ia cintai, karena dia menikah dipaksa sama ortu / dijodohin, 
pertanyaan saya, lalu apa boleh jika teman saya meninggalkan si pasangan /ameminta cerai ? 
tolong jawabannya bu ustadzah / pak ustadz. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb, hukum asal bagi isteri meminta cerai (khulu') kepada suaminya adalah 
haram, kecuali ada alasan atau perkara yang dibenarkan oleh hukum syara ,sebagaimana 
Ha ah dalam hadits: 


TA, SMP NY ERA PE DRA PPT ATA PAKA Te. dea 
Ta en ke SN ale «sd UAS «Saba USS plaa pall USS 4” dll Gl Gile. 
dio « alug UC Ul alo Hill ye Ubsi Kg. 


http://library.islamweb.net/hadith/display. hbook.php?hflag-1&bk. no-6&pid-809489 


Jk JG “ubsi us eleul sal SE AB yul yg suga 5g S5 La SS Wis 353 gp Oloikua Wis 
dal asi bule 2538 yul lo 42 63 Hal 533 Olla si ya Lao "ang le ll dc WI ata) " 


http://shamela.ws/browse.php/book-8474/page-13 


Adapun alasan-alasan yang di benarkan agama adalah sebagaimana yang disampaikan Ibnu 
gudamah dalam al-mughni, Ibnu @udamah rahimahullah berkata : 


Ne ul cmd 9 dd gai gl asas gl 045 gl ana gl ads gl SJ lag BS bl il ol « ul 501 dang 
Lemas U Sri 290 UBI ul ss aiclb yd All is Saji 


Bahwasanya seorang wanita jika membenci suaminya karena akhlaknya atau perawakannya/rupa 
dan jasadnya atau karena agamanya, atau karena tuanya, atau lemahnya, dan yang semisalnya, 
dan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami maka boleh baginya 
untuk meminta khulu' kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk membebaskan 
dirinya" (Al-Mughni 8/174) 


Ibaroh lengkap Al-mughni : 


Ball OLS: 
ie ugSI lo sisi ul 033 Jl Jl) iuatuo cslS ISI Bl yall : JB : dlu 
Lawak St ol yul DI Aing Amal 3S lo data ul 2533 Jl Autuo caslS SJ Ball 9: JS : duo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3102 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ketTo) 

Yul aisg ll g5u gl dam gl US gl ain gl ds gl dl 293 KHS Isl io ul 231 dong 
SI 

bg lagiy Y Ul Kis UB H1 adl dil Jail dio Laut 4 (SAK Las aallai Ul Isl aiclb 43 dil ja 
S3 uli Sic Jaa Cai des 2539 amal adl 23 Al gw ul 535 73 1 canI 1 lagale alis 8 Ali 
Isu J JB Cab sls la Leg) Culi Yg LN: BS bli lo? pls 9 Ule dil lo Jaw, Jl alel 
aka dil gw 4? Ams CaE9 Si ul All es lo 33 38 Jas City Ayo OH ? pl 9 ale All ala Al 
Jam, Jl Sai gulac! lo JS aku 9 Ale dl aka dil Jaw, Jl Sic willacl lo JS aku 9 le dl 
ala. Cui Rebus Cup» Lag | lela 48 Cuulsg laio 488 lgio 8 ! yu up CU Ala 3 aule all so dil 
» ulos dls 1 cuba weba Ji Jo Sola Ao ot ld ol 3 lo AN 
ale dil ala dil Jaa» J3 IN Ill ul NI SIS X9 a33 Cb ole Adil lo All Jaa) LC lu 
killog daaall JBL: d Jl Aula) 933 I lele n solg @ule Lgi 8 Asi cal S dita Ale Lanal | Al 9 
sisa all ng ol Ko NI ll sal Alai Ng "sal MC Gal JB Alila sLsaJk clgiall Ras JUS Ibgy9 | duku 
(295 050 295 Jldaial kidal Ula): Ailkwu Ugis d5 gaio RSJ Al ul ac 39 0 521 al 


http://islamport.com/w/hnb/Web/2675/2883.htm 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/795280117161465 


3414. HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDAH 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Kaisan 
Assalaamu'alaikum.. mohon bantuan nya. Bagaimana status pernikahan dengan wanita yang 
masih dalam masa iddah..? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Ulama ahli figih telah sepakat bahwa : Tidak sah bagi seorang pria menikahi wanita yang masih 
menjalani masa idah.Baik idahnya idah tholag atau idah wafat atau idah fasakh dan idah wathi 
syubhat. Sama saja idah dari tholag roj'i atau tholag bain (bain shughro atau bain kubro). Alasan 
atau ilatnya adalah karena melindungi nasab dari tercampurnya air mani dan menjaga hak suami 
pertama. Jika terjadi pernikahan seorang pria dan mu'tadah karena si pria tidak mengetahuinya 
karena umpama si wanita menyembunyikan statusnya,maka ketika diketahui hakim wajib 
membatalkan status pernikahannya. Wallahu a'lam 


Haram dan tidak sah 


ve drigoll HXSU laga 281 H5 Sisil o uc yo brimoll ASI Ray Md UC yo dat yo9 TT ll lgi 
lab US dgais sbg ye al Jasall su Jb yo gl kill 389 50 doll CulS slgw J elo yY ASUI 

pas Cus Ul risol ASI yui W 5924 X al indo elginll Itil : (346 /29) "Yugiall ic guugall 199 cLs.ciol 
ba alag . SS gl Sotuo Sigiy Lil pl Ls) HI « UI slguug « Agus gl Td gl 90 gl Hb yo 

lau H9 « leiac y3 baiall ade UI dis UB « JaNl Roll JH ilel 0g HUSNI 50 Li09 UlwNI 

ia! alas SL sodlg (abal JUSII gu oi AJI Bie Igo.yei Yg ) : oles Agiy Iglaiulg « Laalc Sic wo yg 
ale dil HS lo At aib AU isis Lasisi Y gl» isa lo3 93 AKU isis sole Iso jas Y : sumallg 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3103 ) 03 


le2 25 « lgire 9 HB. lgillog snatill dua, dng 3 CU Haw Haul Ul : lbgoll 983 ... del yo 
0 lesac 49 YSS) Sol bul: ac JB A5 « Lagiu G99 « WL 16 Gia Lo) WA Ulas uy y0c 
ve bls US el ul ai « Jgll ena yo Lao Ht Lie Ai, ian berat sabatila JS 


SN Sus so ws & Jo as Lse aa wae Si lega A33 lan JS OS ly was 
" gi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/815631961792947/ 


3544. HUKUM TALAK DIPAKSA 
PERTANYAAN : 


2 Raja Jin Al-Latee 

Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menjatuhkan thalag tiga karena terpaksa ? Dalam 
kasus ini si suami tidak bersalah, tapi ada orang luar yang menghasut sehingga terjadi pemaksaan 
dari keluarga suami... 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 

Wa'alaikumus salaam... perlu diperhatikan bahwa terpaksa dengan dipaksa itu lain.. kalo terpaksa 
itu bisa timbul akibat ketidak sesuaian dari pihak keluarga... contoh terpaksa.. orang tua yang tidak 
memberi rasa nyaman akibat ke jutekannya... walaupun si suami masih cinta tapi karena 
seringnya diejek oleh pihak keluarga si istri maka si suami terpaksa menalag istrinya... maka hal 
sedemikian ini akan jatuh talag.... tapi kalo dipaksa itu contohnya begini.... si suami mendapat 
ancaman dari orang lain agar istrinya ditalag (talag bukan atas kemauannya si suami)... maka hal 
sedemikian ini tidak terjadi talag... 


Di ibarot ini memang ada 2 macam.. yaitu dipaksa secara hag dan dipaksa bukan hag... dalam 
istilah bahasa indo akan beda pengertian... Lihat kitab fathul gorib : 


US UB G5 so Sl (05SOJl9 saiWls) sule rogo oligo 499 .(ugisoll9 owl #23 RE Yos) 
R99 JL. 


Empat orang yang tidak jatuh talaknya : anak kecil, orang gila (semakna dengan gila adalah 
epilepsi), orang tidur, dan orang yang dipaksa (maksudnya tanpa hag, tapi jika memang berhak 
dipaksa maka jatuh talaknya). 


2 Mas Hamzah 
Dari deskripsi masalah, karena suami dipaksa tanpa hag maka berarti tak jatuh talaknya, karena 
dipaksa secara tidak hag. Sama, lihat kitab fathul gorib 


US UB 45 so SI (05SOJl9 saiWls) sule Logo oligo 989 .(ugisoll9 Koma #23 RE Yos) 
R99 IL. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/851357344887075/ 
www.fb.com/notes/858199327536210 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(310a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3547. HUKUM MENJATUHKAN TALAK SAAT NIFAS 
PERTANYAAN : 


2 Jar Koni 

Assalamu'alaikum wr wb. Pertanyaan titipan : seorang suami bertengkar sama istrinya sehingga 
suami menguapkan aku ceraikan engkau. Sedangkan si istri dalam keadaan nifas sahkah 
perceraian tersebut ? Matur suwun. 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 
Wa alaikumus salaam, Lihat kitab tagrib : 


dimle Siwooll dl Jls (es calg UD9 A9 Vi 0436 NU ul) bli Si (49 slwll9) 
ul dcadlg 8 golso 48 2gb 49 HWI) 23 jll Ke ul dil) AI HAJI del «sil INI 
bs seb 98 al KAI 53 HA) Cell (Ru. 


2 Ghufron Bkl 
Cerainya sah / jatuh thalag dan dihukumi harom 


Mn Rn 
Xl yo ulos s0 Kanal GLS sawi 0 HD )99 Hiu al yo HS, 

SI (5d9 Jg3) Ne «xl HWS ssi ac a39 Klg ade Hc (aly3 al Jg3) 
YAUS IN Md U939 La yimoll oslo dSdiuo gl wall 9 dg il gb 90 SI ga Josao HMD Jg3g wc: 
Y goo diy SI baal Jab la maid A8 HA 3 big auliiS yA 21 93 Ss SI :LaS bu Hlrio 
pon ssi do all 9d 13 Hlgio K9 Du 1Ag3g .055lL leiac Jols yA Hd au X Ai Yog elgio Mi 
023 Lio polo d9 43 US Isl og 53 .lpio 20 yA9S IL US Ul yA gi 3 HI 
oo Lol yasall US Il lo BAU lain gi 3 “ASI GL bolalusb satu Jlal Lely 43 slh 10 
ale Lighao (UI lasols 3gb 98 gl :J33) all lb Lobusl yui, Y Als UN Elia (A8 Luh 2213 yua 
sell 3 ailag ball ol sisy YG A8 lasola seb 03 Lgi Jass0 Hb al SI #yatillg - Lay gu s3, 
Jao lai Iso yul JB leo Jasad bol yi 1y0 A0DS dngiy los - laale Jay Al al JA leale Jo sg 
asal uio Ur 6S - do» D8 Ao les Jan 9gb paca Lawa Ld 010 mal Juni yag sll do 3 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/839625542726922/ 


3572. TULISAN DIHUKUMI SAMA DENGAN UCAPAN 
PETANYAAN : 


? Rojul Al-yaum 
SaYa Mau bertanya, Apakah sms sama dengan ucapan? dan tolong sebutkan ta'birnya...... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Tulisan sama dengan ucapan bila diniati. 


105/ 2 / HS JI leual 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3105 ) 05 


v0 SI! io sold Lai Ky Loc Abi cikal Sal lil UN daldal 99 JB. & dll a24 lo HS ling 


aoal sagalg alacl aa, mo Do el si : ay3 db yo lo R05 yo W Glll oa 0 bo Ki YA ld a69 dug 
Oboleoll lisa Ll Siog Na Jasll ulS ye dal lw 


ALS wis aa wall Cs gl Ul Ul! Anil JB9 : dugiall ic gagal 


Ulama syafiiyyah berkata : sesungguhnya tulisan jika berupa tulisan yang sharih maka 
diperhitungkan sebagai kinayah. Wallaahu A'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/849840371705439/ 

3628. JIKA SUAMI WAFAT DALAM MASA "IDAH THOLAG 
ROJ'I 

PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum. Punten mau nanya, misal zaid menjatuhkan talak pada hindun 'satu' dalam 
keadaan suci,kemudian belum sampai habis idahnya zaid wafat,menurut antum semua apa 
idahnya hindun, Apakah idah guru atau idah wafat ? Wasalam. (Ryan Aljawi) 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam. Jika seorang perempuan sedang menjalani idah tholag roj'i kemudian 
suaminya wafat, maka idahnya beralih pada idah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari, terhitung 
dari saat wafat suaminya. Wallahu a'lam. Lihat kitab figh ala madzahibil arba'ah : 


seal asal Jai ul a29 200JI 2x oJl Lain calasl Baal 39 sdg Leic Ulo pi la, Gb Lil ISI lol 
CL yo 00 Kol S3 Jd dag Wall 0d 158 LN HWI Bae Klatung Vig W89 yo mbl dc 9 
http://islamport.com/w/fgh/Web/2793/1763.htm aan 

- Kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab : 
di295 yag leis ws MY ball ay Lio Ss 99 yg leic Ula si Lea, Bb Lol Bil ul9 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Syamsudin Muhammad Nur Aini 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/866599320029544/ 


3709. HUKUM MEWAKILKAN TALAA 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 
Assalamualaikum, sah tidak talag yang diwakilkan.? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb , sah. Sebagaimana seorang laki-laki memiliki hak thalag pada dirinya 
sendiri, maka ia juga memiliki hak untuk mewakilkan thalag kepada orang lain. Thalag tetap 
dianggap jatuh meskipun tidak dijatuhkan suami (secara langsung), akan tetapi dijatuhkan oleh 
orang lain dengan izin suami, apakah dengan cara diwakilkan kepada orang lain, pelimpahan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3106 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kuasa atau dengan surat. Makna mewakilkan adalah: suami mewakilkan kepada orang lain untuk 
menceraikan istrinya, misalnya ia mengatakan kepada orang lain: “Saya wakilkan kepada engkau 
dalam hal menceraikan istri saya”. Jika si wakil menerimanya, kemudian mengatakan kepada istri 
orang yang mewakilkan: “Engkau telah diceraikan”. Maka talagnya jatuh. Semua orang yang sah 
thalagnya, maka sah pula jika ia mewakilkan kepada orang lain. Orang yang menjadi wakil dalam 
masalah thalag terikat dengan pendapat orang yang mewakilkan. Jika orang yang menjadi wakil 
itu melampaui batas, maka perbuatannya tidak sah, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. 
Orang yang mewakilkan dapat menggugurkan hak wakil kapan saja ia berkehendak. Jika seorang 
suami mewakilkan kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri, maka perwakilan itu sah dan 
thalagnya juga sah. Karena sah hukumnya jika suami mewakilkan kepada istrinya untuk 
menceraikan orang lain, maka sah pula hukumnya untuk menceraikan dirinya sendiri. 


dab mosl a6 yo HI Big 28 on Wb lay daki HMI lay laS Ja JII 98 US gi S3 
ad alika ne Jis US A59 Hb 0d one Bel Ul "JSI Jl gl dug gl cbS9db lol 
Bb R2 Up J9 MIA B9 s3 lb Cl "AK 90 Asa) JE AAS JSI Ja 3 npis95 HAB 
Kooll dlsb NI ui Ai ad gas 8 1 ISgall SI Jas Sio SAI 93 US OJlg LL. Run. 
VX #euntil 909 clabiS 95 Rao lesti Gb 99 Ki5g5 gl JS9 IS 9. cl cuio JSI Sea Ul JSgallg 
lesi HAL 93 IS ld uc Hb 9d lebi us. 


- al-figh al-islam wa adilatuhu ( syeikh zuhalliy ) : 


ac 29 Ab JK9il9. dlu, gl JS3i sl yAugti lol 1aSb 293 4 yo Hall elu) (1) kal Uato 
ak 90 Ta) JB Ai USG ISgll Ja KB sni395 Gb H3 lia Jati JS cal ol Gulan dag ng: 
Sal Sales gl cAi0 Lewis Gu A13) IXall salat gl adb 5011 Jas uAugi 3. HN 233 lb cl 

cal Ul aing Hlb 1D gi US soul LAS dio dc. 


http://shamela.ws/browse.php/book-384/page-6713 
- kitab al hawi al kabiir : 


SI gia ia S3 og ld.6 loyal elo lg : Ula Jiluo ale NA 99 J3 "gi all JB : duo 
ON sila JA yd Ugly JB LS Ig : Soogloll JET 178 20. "32 Rosi cl ing gs 
ASI C5 lal WN « oo « alug Aale Al duo All Jus Setau « 12335 JeS9 sil yu Ca dab 
bug gl La US alga «ls le Ja) J3 8 «adal Gal 4d loylg US aa bukti 20 2KUI 93 « 
uks il01 Ag 395 989 « lagdgil AS3 NX WA « Lutuo Ng bigio JSg2 Ul ya2u Ng «LIS gl lakuo 
un dc US ai « RSI 99 Luo : 


selilla pdl ade leilly ul d3 «HO 95 Hb 9d elilSg ad : Jata Ul 9d9 dillao USS) ul : adas 
JB gl 4 0gb ad Isac Hall s0 d3 UB « slalas dll3g dubai OH UN « Lesutil HAJI Leo 3) lo HS 
ud BS 3S Ul Seig lb cal : W JB Ig « BE cab, BS HIU cl : Ld Jis BB Yalb : 
uk3 : 


SL ball alio psi SNI dy YN « BN dlu : anal. 

4 Us sdc Jgo2o Hall 58 vu»0 R9 JI VA « @9JII Ay lie My Agt X9 UE Hills N : yul asglla , 
LD ale US « dull 20 WUSIL JSI leallo gl IsSag « A8 diy lc Jasy ali HI 9d L4r0 0 JSI, 
ules3 lg989 cn3d « daolg Leilo3 BG lalu Ul US9 gl « cugasll : 

| Ad JS9 oya WA ga: ldaol. 
ul A53 9 «48 Solo sus ola Gil sug GAAlI Ing « wib Hb 90 SS Ud && X : sulll angllg 
uke3 solo &389 wnd9 « SJUJI gs AJ « dlg Lalu : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3107 ) 07 


Set 

bila ad Jill K3 » sila pguall Hall £353 UN « 2x0 lil ugul ul : lada! . 

Sodik lead dad sala Kela Alb db Ramli Lho el dlatsslsesllaah jasa gobis olla 
AS VX jg2n Y JS Aga Y0g « susi sd o)l3 ole Lg3g0 WN « 3g2y R9 Jl Apa 0 Gali all 
was 99 oyl3 ale A90. 


- Kusyaful Gonaa' 'ala matnil igna : 


gni 3 Bani ap LA (Ad K3) 2 (3 48 AS5 2x0 Gb Gx K3): 4 ASI J3 
UB) dilS ad Kalla Sail 563 ala J5 IN GN9 48 AK333 AbS33 R2 A8 JB 3935 Lao dadi) 
“359 bu Hb H3 S3 Ta0g VA leweid 453 LS 33 (tx) HWI SI (A8 ya 2 Sl (33 
Bill 99 JSI dual biloo DS9 W3SI lb gusi JS bil 5: Gta oa gbi. cl S3) tai Gl 


daki Gb 93 K3 gull Kaali ( (Us 31) ea SY ba na Kara ol UG 
ga Lo Jsl Jala sha S81I EN (33 Co SSI) Gali US (Si: Y).25 ole JEII SY JCI 
Urin @loi3) lo 402 1533 SY (au gl abah) 6515 J0 581 dilas ul All Sal (Jep GL AI) KUN le 
(9 4S3 3) 8 usslall AD 39 Lega C1299 (25519 dio SG 9 a53 38) ba Rel Cm un 3 dg 
03)-8E5 SDI ya ud yag ale 315 lo G3 Lp Ug3loll WN (Lai baslg Si WIB Jlbs 3219) dal 
Ga 3 A5 gusti abal GI (JS Uail dls GO F0) Sula ls db d JG GL US Iga 515 SI (0515 
ba le Gila (El 5) JEall HWI 20 SI (SAI) JSall (Alas A3).8535 28 3) 1583 saus) 
K3all 5 (A8 SINI Laa3N Gw) HA SI (a8 al) S3 (LK3 U9)-852 V3 Lb Hd SL 
Ul) SUS 3d Jegal) SSI GA SAN Lagio JSI 3 LogaS (Ugal ya NI) Luas lagd cats 9.3) lol 

3D) 38 gl Gsola 31 (ale anis) CA gasal: si (sbasl dls 205 y3 lagkis 


db I| (346) SBI (ai 4x 55 JSI Gl Si ra UB) JSsAlE (as ES GI JSI ole 


ILY yo). 
- Al-Mughni : 


did9o 242 dillao 289 ISI JSI « ol edi ilang Fly gl Feat 15 0 98 ge 295 Hb 9 ASg Isl) Jl 
di gl Wii gl ,leilbul gl AISI Ca Jais l US9 Tag JO Kuis dl lo lvl & mol ella 
ayo dnsitall BNI 0 ISd dus log A8 S9 gl Wood lo Jad 00 Olgis al leic el sg ,lgic elid 0 gl 
S8 las lo Joss gl USS S8 lo ole S3 Led KA lo s9 gl Adi SO Ju gl oligo Agall gl 
Crsuil lgilbg Ai Lol Hb 9d AS9 56 JSI uc Les Jl ade Ju lo sn gl 8G maill 9 AS3 
lelsisl US baso Bl Lb ag eilog Ul el 9 WSluol oobslg led ane) ale Ju el 5 JSI 
us dasib ola adal WN giog les Si ade beliau yusit NO 430 ag lgisa) suassl IS Ll 
ole siy aga 9 Jaioy SGB 99 JSI Rudi Jed #55) ouS ale asoy lo Les Je gl Lal gl RAI 
Cdi pryyy gl WilS gl Lsuuo law cb gl aci ne Ry Sd AS9 lg U d5 Jl Joon 3 SSI 
J utala dl San ade owaillg BSI 1989 Sloy Y lord Somad 8 ya d adu Y So Jlgy UN JSI 
Isa Leg Ac lg Asa yo En Jl m3 Ul ade Jay el BB ni SSI lo Jl aleg Rul) Dao Ju 
Asal elo, Jagad adl 9 So LN JII Jus Jl. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/884666324889510/ 
www.fb.com/notes/901201249902684 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3108 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3743. HUKUM UCAPAN ISTRI : LANGKAHI DULU 


MAYATKU JIKA KAU MAU NIKAH LAGI 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, bagaimana hukum nya melangkahi mayat ? Deskripsi : Ketika hidup nya si istri 
yang tidak mengijinkan suami nya nikah lagi bilang “langkahi dulu mayat ku kalo mau nikah lagi". 
Setelah beberapa bulan si istri sakit-sakitan dan meninggal. Kemudian si suami melangkahi mayat 
istri nya karena mau nikah lagi.. seperti apa yang diucapkan istri nya semasa hidup : "kalau mau 
nikah lagi maka langkahi dulu mayatku...". | Zanzanti Yanti Andeslo |. 


JAWABAN : 


Perkataan si isteri dalam kasus di atas, sebetulnya bukan perkataan sesungguhnya yang diartikan 
secara tekstual, tapi ucapan seperti itu adalah ucapan kiasan ( majaz ) dari seorang isteri yang 
tidak mau suaminya menikah lagi/dimadu selama ia masih hidup. Jadi ucapan itu tidak termasuk 
"SYARAT" sebagaimana dimaksud secara syar'i. 


Ucapan istri yang seperti itu tidak ada artinya dalam hukum figh, karena ucapan itu hanyalah 
majaz bukan hakikat dan yang kedua keabsahan poligami tidak disyaratkan denga izinnya istri, 
jadi ucapan istri tersebut sama sekali tak dianggap dalam hukum figh. Kalau memang si suami 
melakukan apa yang pernah dikatakan si istri, itu adalah akibat ketidaktahuan dan kebodohan 
yang nyata dari si suami, karena melangkahi mayit sebelum dikubur hukumnya haram sebab kita 
wajib menghormati mayit sebagaimana kita menghormati orang yang masih hidup : 
| YAN 3 Hk Jaa 
(III 59 dala pl Cyds yo US 9D Id Cydall ISI dalo wal og bb 0S Uuall alas pu 
3 pa iby la ol ala U9ag ade Di ah. 


Memecah tulang mayit (hukumnya) seperti memecahnya saat masih hidup. Ini menunjukkan 
wajibnya menghormati mayit sebagaimana menghormati orang hidup. | Subulus Salam : 2/110 |. 


Dan hukumnya makruh melangkah, lewat dan duduk di atas kuburan dan menyandar pada 
kuburan, hal ini sebagai penghormatan pada keluarga mayit. Namun jika kuburan orang kafir, 
maka tidak dimakruhkan. Lihat Kitab Panatuth Thalibin Juz 2 Halaman 121 : 


SJgAL aing cugle Lbg Ill la 4 Wibg aluoall 53 JB) day ale cat ss (lc cb 0S V33) 
ale (LINI 9 All susu! ladliso 999 wall 

LS 057 D3 Jl 9 sol um lo ole sball ale dg a39 Ao sislg Lu! ydg3 dr 9d dog 
osetuoll dc Jeill suliall uya 0S X9 leg sisoll 99 lc you 


Lihat juga Kitab Hasyiyah Gulyubi Juz 1 Halaman 400 : 


Sa ena BIN See aa 
su UI 0 S7 0G, dolial aagd Isi 20 lg SLSII GNU , Ad dala ale Sio AI J3 lo , dll asu 
Aa na Re 

053 8, dal Dho Jl Jo ol un seal 4 23 


Lihat juga Kitab Al-Umm Juz 1 Halaman 277 : 
253 llay Gb NI dia 28 ll Jngaal JSI Sg Y LI ale SNI Guslslls JI dls 05813 (JB) 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3109 ) 09 


Imam syafi'i berkata: aku menganggap makruh hukumnya memijak kubur, duduk, atau bersandar 
di atasnya kecuali bila seseorang tidak menemukan jalan lain ke kubur yang ditujunya melainkan 
dengan memijaknya, keadaan tsb adalah dharurat, aku berharap ia mendapat keluasan. 


MUJAWWIB : Rizalullah Santrialit, Mujib Hidayat, Ghufron Bkl, Hariz Jaya 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/715257041830440/ 
www.fb.com/notes/905986346090841 


3775. 'IDDAH WANITA YANG SUAMINYA DILAKNAT JADI 


BATU ATAU KAMBING 
PERTANYAAN : 


? Anaz El-Navind'z 
Numpang tanya.. bagaimana masa iddahnya istri ketika suami dilaknat / dikutuk menjadi kambing/ 
batu..? matursuwun 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Kalau suami menjadi hewan maka seperti iddah thalag orang hidup dan kalau suami jadi batu atau 
benda padat lainnya maka seperti iddah wafat / ditinggal mati suaminya. Ibaroh : 


IV IT Sog5Wl.iBall SS oli Islan Tao gl lo Hy Blend BS 9g3 bae ol Rao s9 
(Wlgol S39 SIS HNS last o990y Aes3 Jl Sgsi Ng yuli lo calc blguss Ario ing ) las Abal Als 
YYA/Y S9 wall .uSul X0 Jpg Yg Goal Y aU 

YAI £ pall dilel.a I.Islos asuuo tagall 48,3 Jing Ulggs Asu Blall 853 Jiog yo wu ySg 


» Rizalullah Santrialit 
Suami berubah jadi kambing - istri 'iddah asyhur atau tiga kali suci atau wadh'ul hamil . 
Suami berubah jadi batu - istri 'iddah wafat 
Ibaroh tambahan : 
334-333 02 2 05! le SP Hull 
dinas 99 gg lolos Ruwall Leiog 0x85 gl Josall Jis slow (59 Wal lolg Ug3 


- Tuhfatul muhtaj 
al ol AI aus 99 ago ADS blgyn gl Ly lada Ruo 43 
- Hasyiyah ibni gosim 


ade ASI 9d Wis (An sapa skin AI Bu 93 ago HNS bilas gl La ladanl Rao 035 di) 
Saba Y gak Ball Ul ade ilis 93 dgiy ag SI Agiy9 doi lo lo 43 Ato Jl Bs Jaa £33) 
3 AKG Uas alus Un ss basal Kas bei ag kenal Kana emas sasa laa 
Ja Gomoall 90 ary duel balai wa» lol Aedad digal Alaull ul lg dilual Lalasi Ang ade blg ia 
v5 maa! ul ale dos USPN d5 gwo0 da JI Ul ale pall ily Yg pb Hb au Yu d dl usu JB 
lie Gho R95 JSI Ega) ade ASI 3 Ai al aga Lang Lilo HWI ALA JS Igal9 agus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3110 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ja lo yuli Nlg a01 lo Agy9 Lusi lo ole bilges lesu S9 Ac lo la S5 Ato ag JB lauwg 
(Aas ) leo Ul KS 29 Gie 50 A00 YI Sale 0 N dwill yu Luh gal | 404 "51 ai 


Aa desa ae dala 
BI ol ale dapil La Jpxta elS9 Tggso19 Law €3S4 ul Jay Ol le dita Rony pl ya 33 ASUS 
ale ny Yg ls S3c3 yudi Bamay N3 JB 01 Ladi 93 gl Lal s1 Kas ade yo kod UKS 
sll kawal! lol dil gal adl dewa 40 WS) loud Jai JB log H Lou X9 ASI Td yo ldluAiko 
UJI Bag ad obral YO dtall Bole Ja Jatug JeNI yo seal HN db ad gal Ul Ja Sal 
all ala Calti ag) Soseall LNG loan pgiy salsi Sac sa5y pl Cars A8 lo ale Jail 43 Ali Lo Jaog 
A3 el ale Ui g Oak Sit pul 48 Iglio gi Y dinoy slh ale jatul ily io An dll 
Sal Say see alas Sea de sol oma Sad daun Telan dala salealiasi ea 
Wodillo Soal Elaw ES UB baddlo seoll 9599 Rude Sal Jono5 00733 lo wAlu dil 


J 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/910879105601565/ 
www.fb.com/notes/912329002123242 


3782. BERULANGNYA TA'LIK TIDAK MENYEBABKAN 


BERULANGNYA TALAK 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, Titipan soal : Sorang suami yang mentaklik talag kepada istrinya, semisal 
berkata: Jika saya masuk rumah itu lagi kamu tertalak. Maka ketika sang suami masuk rumah 
yang dimaksud maka otomatis istrinya tertalak. Nah keesokan harinya si suami mengulangi 
perbuatannya dengan masuk rumah yang sama. Apakah istrinya tertalak lagi? Artinya, apakah 
talak kepada istrinya menjadi dua? ( Zanzanti Yanti Andeslo ) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Tidak dihukumi talak lagi, sehingga hanya jatuh thalag satu. Karena ta'liknya 
memakai kata jika. Dan bukan kata setiap. Sedangkan taklik itu ada dua : Ada yang berlaku sekali, 
Seperti kata jika. Dan Ada yang berulang (tikror) seperti kata setiap kali. Wallahu a'lam. Ibarat : 


- Kitab mausuatul fighiyatul kuwaytiyah... Jilid 29 hal. 38 : 


v9 Galsill sai WS ce 9559 elo ring saing cladS9 «S9 lo 5lg I5l9 ul 0d @Waillo ku JJ calasl9 
JSI 20 Gaul ai 9 la IAI JS 


- Kitab Tuhfatul muhtaj jilid 8 hal. 96 : 
Ae s5 (X9) 
0553 Lo (SAI) KS,3 WS9 (SI also YA lo wi yusb NI lal 5,5 MA na ea 
Aasiwl 9 lg 
- Kitab Mughnil muhtaj (13/438) : 


Ol 33 omi Ng « Kala 689 SIS (S9 LdS9 Lo wing « caiog « I5l9 lg « WS 0S Yo : Galeill cl 9» 9 
db Ws cs ebalb IS JB J9 la NI S3 Yg £ Ca ol Wb cl NI RS ye Hd ULiL He 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (3111 ) 11 


M8 Kd baaly Bo a29 Bl Jo ale dizall $$ (1 LG) tea Lal wat (3) pasal lp (3) 
Elasal ISSg Laser Sl Jas a30 code Jan ee 4 Lali laos rda asal GUSs al 5S Alay li 
bg ya. 


- 'anatut Tholibin : 
wall duilci : 
Jas A9 OS X9 Ulu s2 yo banl9 d0 259 io Ji Ale Gisall 98 LS PN alay suSisi Ng 
ob ll uga kit LolS VI Ssi d0 03959 JI 49 wol Ulil. 


- Khasyiyah Jamal 18/287 : 


(287 1182) - Jaa! dal 

Sia A3 Caoal DISUI Ubi 232 49 85213 859 55 oli Ji (Ale Fleall 48 5S Gua Yg J3) 
Jp ija 0953 

(m3 JI 5G pSb Umi dl USS asedallg Galoiall Gay Jess KB (Gile dlell $$ DLS A3 lgs ) 
iB Isl JII cal UI Jia Jols 38 (151555 Yg A38) wuliwg Usiy Asgiall JaS JUSIS Jia 9 1539 
ad ly d Neh gag Jb. 


- Mughnil Muhtaj 13/438 : 


(438 15/13 2) - aksial! BW 00 ll Alisa yuto 

AG 98 bsal3 Ha 553 II Jp. se da og (DUS) goa Lal pa Ga | ibsSSall Ss (3) 
alasal 569 Lisag Sal Jall 5330 ade Ii UI ON « Lub 83333 32 A3 Gaodl SUN OI V3 yk 
BA. 


MUJAWWIB : Arman Maulana, Mas Hamzah, Ghufron Bkl, Abu Zaki 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/910665785622897/ 
www.fb.com/notes/912487745440701 


3869. HUKUM TALAK DI BATIN (TIDAK DIUCAPKAN 


LISAN) 
PERTANYAAN : 


2 Masun Albukhoriy 
Assalaamu alaikum. Bagaimana hukumnya talak yang di batin...? 


JAWABAN : 


2 Wong Gendeng 

Wa alaikumus salaam. Mungkin Yang Anda Maksud adalah Thalag tanpa Ucapan. Menthalag 
dengan niat mengucapkan. Tapi tidak melafadzkan (Mengucapkan Kata Thalag). Maka tidak jatuh 
thalag Ini kesepakatan ulama". 


Sol Baal! Aldi 4 ISL ga al 4 bahu al GNU BABI S3 ISI "5 (23129 ) dugill dc guugoll 
lag lo Al gia pull Jg8 ssenall Jubg bab n£ yo d S3Ull lb Esig JBs «Sl Ig: 
(au aKi gl Jasi ad lo» Laiil ay CSS Sc ai sol adil 3 


Tahalg dengan memberi isyarat Tidak jatuh thalag bagi orang yang mampun bicara. Sama dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3112 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hal-Nya orang menthalag dengan niat tidak diucapkan . Sedangkan thalag harus dengan ucapan 
sekiranya terdengar kepada dirinya sendiri . Seperti hal-Nya orang yang sedang I'tidal dalam 
shalat. Intinya thalag tidak akan jatuh apabila tidak menggerakan lisan (Lidah) Sekiranya 
terdengar pada dirinya sendiri . 


dm II Udlhall ade dll 

Yg Full is N SJ Sl deg ang SL AISI Kala pl yo HI Lg gi NI: JB salad 
J9 AW aki9 yA abi Jldic NI Als 199 dadi Y Raw ol yo 4 X9 4 Lili yoy N Jp ngak ANU 
Ig gomul Romull Jairo US gl Cudy 300 4 yul yo MN Sbd Lang US gl Iki ago 
dadi Romy Ul 28 yo Ulalll eh ay gi NG gal 


2 Ghufron Bkl 
Tidak jatuh thalag. Lihat Nihayatuz Zain halaman 332 : 


B9 0209 gan Biruo YES dadi Rama Cry Cxo R5 & US3I wo GA 2g 53 
daki Ay Rona Y C4 HAS dgron A9 il yi 


Syarat dari jatuhnya talak itu adalah dengan ucapan yang jelas atau dengan kata-kata yang tidak 
terang, orang yang mentalak tersebut mengeraskan suaranya sekira dapat memberi pendengaran 
dirinya sendiri jika dia baik pendengaranya: dan tidak pula jatuh dengan tanpa ucapan dan tidak 
jatuh dengan ucapan suara yang lirih sekira tidak dapat memberi pendengaran dirinya sendiri. 
Wallohu a'lam bis showab. (MH2). 


Kuas ade tao wa : 
bsd ab Bi Yg USS Yg Borll R20 US al Kadi Bas Lay Usa RI) UUS gl m1 Anggi 
39 adi Row N Cap yA Lgu0y Yg Sl (Bat suda sip X9) Ai Ai 08 5 a JB elolal JSI ic 

AL au ge JB Ul Illo lidus IX dl Y yul (eloledl JSI Xie). 


sll Ale : 
b jitu MY elIS9 LAuuti Romy Y MIS 9d Alay Lgno0 Usai Fak bali il Yg isl (ll u Laalila :da3) 
U dig By ul dB dal 95 yo Bilo Yg asow Jricl « OB cdusi Rom Cus Y bad SUS & 939 88 

Edu Cigo Sy ulk NG laa gai 0 gilo Jlid US gl anom Iri J lg Jedl saudi Row lo yi 

JeilL Romy Ad UL9 Luas Ac law S9 Row) Bilo 19 Rowll Jaigo US 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/915245955164880/ 
www.fb.com/notes/928628810493261 


4092. MELAMUN TENTANG THALAG 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum Wr. Wb.,.Permisi Ustadz ada titipan masalah. saya tahu grup ini dari web 
santri.net 
1. Ada suami istri bertengkar, lalu suami bilang "yang jadi istriku kamu apa dia (pembantu)?" 
apakah termasuk thalag? kinayah atau shorih ? 
2. Thalagnya orang melamun (sambil ngremeng dewe pas melamun-jawa) itu gimana? apa 
diterima, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassaalam. (Yulia Rahma). 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (3113) 13 


Waalaikumussalam.. 

1. Perkataan tersebut tidak termasuk thalag kinayah maupun shorih, karena tidak mengandung 
kata-kata yang menunjukkan thalag / cerai atau berpisah. Menurut kami itu konteks nya hanyalah 
ketidakpuasan suami terhadap kewajiban istri. 


AS yasig BUSI SI dg disita GA EN Av R0 WS Ul 02129 HWI Joiby lo dg ALS) Rig 
dog Jl Jual 93 R25 Lniiao goal lw US) Rully Sgiw VI oraicl9 yg HS da) lo 3D Lelah di jitiou 
disi (9 ly HA EN Ay R0 WS Ul ULIIL GA gi Sl 0,3 gg ball (Asal Lokal ss 

SN ea Seet bar BG La ana kosan 


Jo Alai SI MI 1 Jnisy9 «all Jnsy bid BUSI ssi (o4e9 HA Jaisy lo ag 1053) 
ke ui And losaiuul Rom lg Bls Ly 3 plsal bil 033 ul BUSI Lula Gita MEI yag.u 


2. Kalau hanya melamun maka tidak jatuh thalag, karena tak keluar suara. Orang kaget, melamun 
yang sampai tidak eling, latah, ngelindur, tersalah dsb itu termasuk mulja ilaih atau keadaan yang 
dirinya tidak bisa mengontrol terhadap sesuatu (dalam hal ini talak) sehingga tidak terkena hukum. 
Wallohu A'lam. (ALF) 


call Ale : 
b jitu BY elIS9 LAuuii Row Y V3S 9d Alay Lgno0 Usai IL asli il Yg isl (ll 4 Jalla :a3) 
U Vig By ly NG dal 95 yo Bilo Yg asaw Jiicl « OB edusi Rom Cus Y bad UJI & 939 88 

Jl Erau Gigs Sy alay bal gai 0 gilo Ilid US gl agam Iri Jul Jedl Luis Row lo jt 

Jail Romy Ad Ul9 Ld Ac law 4519 Bowl Bilo X9 Bowl Jaigo US 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Aep Sutrisna, Ulilalbab Hafas 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/939040569452085/ 
www.fb.com/notes/941895679166574 


3907. TA'LIA THOLAG DENGAN KELAHIRAN BAYI 
PERTANYAAN : 


? Rhiedone Bharoatullisttihlhall 

Assalamu'alaikum Deskripsi masalah : Jaed dan hindun telah menikah selama 20 tahun dan 
sudah dikaruniai 3 putera (laki-laki). Jaed sangat mengidamkan mempunyai anak perempuan , 
ketika isterinya hamil ke empat kalinya ,jaed bicara kepada isterinya : "Hindun... Jika anak yang 
terlahir nanti laki-laki lagi,maka jatuhlah tholag ku 1 (satu) ". Dan ketika lahiran ternyata kembar 
(satu perempuan,satu laki-laki). Pertanyaan : Apakah jatuh tholak jaed atas isterinya ? mohon 
jawaban dan referensi kitabnya. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam , Tidak jatuh thalaknya. Lihat Kitab Al Hawi Kabir (10/256) : 


cal dil Galg ul : JB 33 adil yul Jian): Sis dais Kal 4 lb cab LS Calo Ul ! JB) 
LS SS Ul II Wi J is OI Hb. 


Jika suami berkata : "jika engkau melahirkan anak laki laki maka engkau perempuan tertalak ", 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3112 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kemudian dia melahirkan banci maka tidak tertalak, karena boleh jadi banci tersebut adalah 
perempuan. 

Jika suami berkata : "jika engkau melahirkan perempuan maka engkau tertalak ", kemudian dia 
melahirkan banci maka tidak tertalak, karena boleh jadi banci tersebut adalah laki laki. 


Silbs Ad or Gala Ik « Gilbi ad dilg 153 SIG « Hilb culi LS$ siku 9 lo US ul : JB ala « 
Ri al Ab yi AN du ago US ISI8 , Ian LS Lgi 9 Lo 03 Ul Wb 3. 


Jika suami berkata : "jika bayi yang didalam perutmu laki laki maka engkau tertalak", kemudian 
dia melahirkan laki laki dan perempuan, maka TIDAK TERTALAK. Begitu juga tidak tertalak jika 
melahirkan dua bayi laki laki, karena syarat talaknya adalah adanya bayi di dalam perut hanya 
satu bayi laki-laki. Jadi jika bersamanya ada yang lain maka tidak jatuh talaknya. Wallohu a'lam 
(Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/930554646967344/ 
www.fb.com/notes/930919786930830 


3957. DEFINISI IYLA DAN LI'AN 
PERTANYAAN : 


2 Rozizo Reita X Ruki 
Assalamu'alaikum wr wb. Saya mau tanya ni ustadz. Apakah yang dimaksud dengan ila' dan li'an 
dalam bab nikah?. Mohon jelaskan. 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam wr wb. Li'an secara bahasa berarti jauh. Sedangkan menurut istilah adalah 
ungkapan ungkapan khusus yang dijadikan sebagai hujah bagi orang yang terpaksa melontarkan 
sumpah kepada istrinya. Disebut li'an karena bila ternyata ia berbohong, maka akan mendapat 
la'nat dari Allah. Menurut keterangan Kalimat-kalimat khusus ini jumlahnya ada 5. 


Ae eoll ph Asl asa wles TA As OK e33.9 selesai sa Sesls: 325 As aa 
Y Jl Ini 9 wal, 

Jail bila culalSII 088 Cow 9 nil loo dogleoll puasIl lak Kd sll SI Iunguaso vla Js39 
gas Kal se os lal dial ale: Jas Jas 


duoll SI Il duiSo Ye £ Soal 

RolsIl 38 Sallauc Jotad pc U gl Will mutu Ul XI Sasll x5 ulas LIL ai59» J5 JI ono) ISI 9 (Jo 
uelll yo Kelas 49 wol dc 

Apabila suami menuduh istrinya berbuat zina maka sang suami terkena had menuduh zina, 


kecuali dia mengajukan saksi atau bersumpah li'an. Suami harus mengucapkan sumpah itu di 
depan hakim, di atas mimbar masjid yang dihadiri oleh orang banyak. 


B0 sio yul 3 LI yo ll Id Ul 9 VII yo WB si295 A Luo» lord Loli al casil Al agual 
co 


Suami berucap : Aku bersaksi demi Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan orang orang 
yang benar atas apa yang aku tuduhkan kepada istriku yang bernama 'FULANAH' bhw dia telah 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (3115) 15 


berzina dan anak ini adalah anak hasil dari zina bukan anakku. 
Kalimat ini diucapkan 4 kali 


CSI yo CS al adil dil ole 9 SI alas jl deg wol Hall 4 Jgis 9 


Kemudian sang suami mengucapkannya untk yang ke-5 setelah mendapat petuah dari hakim : 
"semoga aku mendapatkan laknat dari Allah apabila aku berbohong ". (Tagrib, halaman 49). 


HUKUM LI'AN SUAMI TERHADAP ISTERI 
Ila' ialah seorang suami yang berumpah tidak akan menjima' istrinya baik secara muthlag atau 
lebih dari 4 (empat) bulan. 


Jab N Jis US sgsil Asy ol 99 al lillao dig o3lo9 yo Acliiol wc ogbg 051 293 AS SUN 
SAY Gl All. 58 ga saia gl pel dun gl Y gl 


MUJAAWIB : Langlang Buana , Abdur Rahman Assyafi'i , Ghufron Bkl . Wallohu a'lam (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/746026805420130/ 
www.fb.com/notes//933513366671472 


4220. TA'LIA TALAK DAN JUM'AT MALAM BAROKAH 


BAGI SUAMI-ISTRI 
PERTANYAAN : 


2 Rizal Fahmy 

Assimualaykm... 

1. bagiamana pengertian malam jumat malam barokah bagi yang sudah menikah? 

2. bakar punya istri fatimah yang sedang mengandung, kemudian kata bakar setelah melahirkan 
akan saya talag.. status talag tersebut apakah shorih/kinayah ?? dan apakah boleh selama waktu 
belum melahirkan bakal boleh menjima' fatimah ? nuwun. 


JAWABAN : 


2 Akhbib Maulana 

1. malam jum'ah sayyidul ayyam banyak keberkahan di dalamnya maka dari itu dianjurkan 
memperbanyak dzikir dan membaca al guran masalah hubungan suami istri boleh-boleh saja tapi 
jangan dibuat ikon malam jum'at berkah bagi yang mempunya istri. 

2. ta'ligut talak 

3. boleh sebab hukum talak belum jatuh, karena syaratnya belum terwujud (keahiran bayi) 


2 Mas Hamzah 

Ta'lig talak, talaknya tidak jatuh sebelum terwujudnya syarat, jika syaratnya terwujud maka 
talaknya jatuh.selama masa belum terwujudnya syarat dan jatuhnya talak maka tidk haram 
menjima' istrinya. Wallahu a'lam. (DA) 

- kitab roudhoh (8/115) : 


Ae aale lg. said 99 Gala & wall 59 289 « Gis ale Lub3 sil gag HWI Juli 49 poll MUI 
sebal AN GAN s3 salaras'al Jl ale Dos ale elaun vaa casalla 3 
GAB € 9899 boill » 929 JS ball abu A9 . cucu . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3116 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/942961835726625/ 
www.fb.com/notes/4220/958185287537613 


4231. TERMASUK AIBKAH JIKA ISTRI BERZINA SEBELUM 


MENIKAH ? 
PERTANYAAN : 


? Membaca Menyimak 

Assalamualaikum. SMS edit via ponsel. Apa yang harus saya perbuat ?? saya menikah dengan 
bunga desa, pada malam pertama kami gituan-gituan.... di luar dugaan sungguh saya sangat 
terkejut dan kecewa, waktu gitu-gituan saya merasakan dia sudah tidak perawan duluan, setelah 
saya tanya secara pelan-pelan siapa orang yang membobol ? Ternyata paman nya sendiri. Tolong 
aku kawan apa yang harus kulakukan.....? Dicerai atau dibunuh atau bagaimana saya bingung 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam, ketidak-perawanan istri tidak masuk dalam aib yang bisa menetapkan 
khiyar 'aib dalam nikah (bisa membatalkan nikah), tapi kalau dalam akad ijab gobul ada 
pensyaratan harus perawan maka bisa masuk khiyar syarat. (Fathul muin hamisy ianatutholibin juz 
3 hal 338 cet thoha putra). 


YAT word 

SU Inta5 dl J5 soil JB A6 05 K6 yi All X8 Ye Lb) o Goo GE Wine Iliu bus - 
Galb3 « Ala Gil AU lo - adl JS yo 9 325 Y sal gd gl AI Iga) UJI - gkug le dl aluo 
Vol BBI 2163 BUY Gmngall SE wb3NI Jal J0 JS xall AU 155 353 ASI WKuus6 JB Wal wil JB 
Al aa Linus G0 Cal Ug one G0 WI Ig Alat 2933 WE) Ul Aw GE Mg ul oh Al ane Ye Ulat 
RN ol 0533 SAJI Jae ledal3 Gone lh All SLB 2) Ko ag A3 lo JS Lu Jelas HL 
AI sub login. 

sal ole ala AS Gada S3 JB Lal 2S N Ol sala Bul 2G Y Ol JSI JGSYG : (Sedlll JB) 
Gg Lil to Blsal 3 3) 2KC3 JS SBI ISI JNE ale ISI daki 93 lEgio yo Anto Cun) lagio 
53 ad Y3 Lio sx SSL J4 Ap ale 235 Al say al an 3 Ja En il Gile 333 JB las 
ag al GAS Ul JS 033 8 333 SAI 3 JS Ul sUKS3 Blu Ul ala G3 away ol ala Ul S3 
J3 Legio wall SS elang Mile p335 Ng WE, A35 yag BL s3 La - J3 Ab aa al Jas JS 353 
SPN ONE wolasll Jo dua2s V3 lady V9 lagio Isl3 D5 1585 Y canisl al diy gile Guna jl 3S, 
ola Sos lis AL 


Jika seorang lelaki menikahi perempuan yg tdk diketahui bahwa dia telah zina, kemudian lelaki tsb 
mengetahui bahwa istrinya pernah zina, hal tsb diketahuinya sebelum di dukhul bahwa istrinya 
telah melakukan zina sebelum menikah denganya, atau hal tsb diketahui setelah istrinya di dukhul 
(sebagaimana dalam kasus pada stts), maka perempuan tsb tdk haram bagi suaminya dan bagi 
suami tdk bisa mengambil maskawin darinya, dan juga tdk rusak nikahnya. Bagi lelaki tsb jika mau 
maka bisa mempertahankan pernikahannya dan jika mau boleh juga mentalaknya. (al umm Juz 5 
hal 12). 


Solusi paling tepat menurut pemahaman saya pribadi lebih baik istri diboyong ke rumah anda atau 
pindah ke kontrakan. Rasanya tidak fair kalau suami juga sudah tidak perjaka kok membenci 
istrinya gara-gara ketidak-perawanannya. Istri kehilangan mahkotanya belum tentu atas 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (3117) 17 


kemauannya sendiri, bisa juga karena dipaksa sang paman. Lah suami jajan atas kemauannya 
sendiri malah. Wallahu a'lam bish-showab.(DA) 


MUJAWIB : ,wlo ol yaa, Hariz Jaya, Anake Garwane Pake 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/960563830633092 
www.fb.com/notes/piss-ktb/4231/961856873837121 


4234. "IDDAH WAFAT DAN PERMASALAHANNYA 
PERTANYAAN : 


GS 3 9 WII dns, 9 Sale dll 
Terjadinya masalah : ada seorang wanita hamil di luar nikah (Na'udzu billahi min dzalik) ketika 
kandungannya berumur 3.bulan, wanita tsbt dinikahi oleh si fulan, setelah dukhul, 2 bulan 
kemudian si fulan wafat, (berarti umur kandungan 5.bulan). Satu bulan kemudian setelah wafat si 
fulan saat kandungan berumur 6 bulan wanita tsbt keguguran (kelabuwen bahasa maduranya). 
Pertanyaan : 'iddah apakah yang harus dijalani wanita tsbt ? sebelumnya atas pencerahan & 
jawaban saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi 'Ilmu yg nafi". (Arjuu Syafa'ah). 

MS 3 9 WI dos, 9 Sule lw 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam. 'Iddah yang harus dijalani wanita tersebut adalah 'Iddah wafat. Wanita yang 
hamil karena zina tidak berlaku iddah baginya. Setelah dinikahi si fulan, dan si fulan wafat, maka 
wanita tersebut harus menjalani iddah wafat, yaitu 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bish-showab. 
(DA) 


Ibarot : 


245 4 25 dm Al Ud de Hall 

Jali - V3 90 cdi dx dalil AKI gl dgatdl sbbgo dani Bae - Jolsll 5 yeni Ang jl das abg 5 
lgi 5Ogip gl dilbo d9 Jl Cu slow Jodi MS bad suit LlSlo Janll ino SI lagus 98 wide 
wdldoll 99 doto bgs Y 439) 


ado sU aula Kao Andi (9 7176) 
98 coba Andani 9 UludI baliss N sus dg al G3 al! laa H9 « Jos Dao MD "Jus da0 - Wb 
$$ abal Ud #awall gl Rouall ala Jl yo Janll 9S Ul Hleegg botag 16 8 oslo Jan wu 
20 UJl UN #bjb Jo ade dusalallg duinll Sic doel osd LS Yg adl Un mlall AI 
old 3920 Y LSI Kang dai yul dis AI ls sej yo Jols dg Lol Jas 2953 Dl al NI seal 

Aa aa AN 


alas Aula Kru Anal (9 7181) 

dil Bg Rusli yo lead bl Hota09 daya gal digo SSL Laise Cus solo 46 Ybls cus UB 
2 L 5 (2123418 AJI (lain seal dsn ol yewutib Con dala 9 YU9 ASI UgSgi ella) “ale 
2s at sasolns weelag Aewalal le dos anallo Mega dal KS ala daan 
Paoo csi Ii laa Jason 26 soil gili pad CN #3 Jaan) yenesi d3 HN HNSI Awi 
He yo Lele ASI la ega Ul JB yo Asal pi Llidoll Ain) ISI Igiol pdl Laal Uh mlles Alg8 33 
li wOgiall B3» #idell 058 lc So gwll Usil yo (123) olall cwaig (33 (49: SNI) (igrisi 
Ae sasa san A0 II ea IU sala Mess seg sea Masi one 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3118 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akun LI duliS R| d ad wibi alouug "| Caibg slam elilao Laga! HJ bo Sl slug ass. 
olebol d9 KA 33 ya Cai Ul Kala Ob Ahladla dukusll ic Lae UB Thu ala JS bb 
US SINI SS kalayll dasi ade Gal olglal 33 Hall iso All yo magll UN #dusilalig All sc 
bon lal 

sala 6S Lgi @dbu sisi Les dillo d9 LAI 193 yo SI J yL 


sll Lowi Jasll 9S ol! JaXI by ! bag yi HS Jami pudar Hall sat db jitu ! NeB - dada 
Lay Idol Jan dguiu ebogllg sulilg pena sial, cbogll sy Jax8 Alas! gg ball 93 js Al Ja, 
oo Jolak Resill Jang Ad inc Y al JI alg lol id Lx lola adl Lady elu 0D 0 Sl 
dgutill log calogc Agt clog wo gl LJJl yo sd Jd lella Jes 38 RDA! mic Jola yag lagbg3 Ljll 
alel seiall Jani 2159 JlssY Alazal gs : As33 laale Bel Awi UIN bag Close 55 NG sall dual 
SARI UbUI 99 SIS dl Joioy v9 LI yo gi ul ac VA mbl Jl om NI US ls V6 
ag Lmaigg Andy Api Say Ainliuul al lo anugy Baal: 

dal gaaay XI Lide yudi DS BlBg Hc Sei lb lgic calo di eng CDI ag alay gl biss culas US 
| | | Mn ai 

SSI & gloio SI Zgauno Ja 5 dag jio gl Uni Bi 9 US Ub dial Joy AN ln dag jio LIS ISI 

UB lek wong Ol Lupy doriac9 Jeda Asy) suA0 AI sudi N las UG Nol Wa599 Llo ai uW dl 
lo 3, Iiag . Yara! Yg Aigis Y R9 dl dis Kay Y Alall add 99 Jl UN slbg paku Y Lc 
Wall 3g dio Jani elo Jai ul Jay JIN All 43 BI yo gl SA 99 sud & slato US ISI 
AN Jamil A9 NI Laise ust Na Jl JS deg » udi XI dlaualop adl J 33 lea law ol Jarau dalil 
coli sd ciu Jl 


MUJAWIB : Ghufron bkl, Kang dul, Jasmail jeep 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/949228355099973/ 
www.fb.com/notes/piss-ktb/4234/961895463833262 

4279. JIKA SUAMI BERCERITA KE ISTRI TENTANG MIMPI 


MENALAAONYA 
PERTANYAAN : 


2 Imron SoccerLovers 

Assalamualaikum wr.wb. Numpang nanya apa jatuh talak seorng suami yang brcerita pada istrinya 
: "saya tadi malam bermimpi talak kamu" katanya lafad talak yang shoreh tidak butuh niat? 
Makasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
wa'alaykumussalaam..Tidak terjadi thalag, karena itu hanya sebatas menceritakan, bukan 
berkomunikasi (khitob). Wallahu a'lam bish-showaab.(DA) : 


5 Sail 98 diy 333 seo din ps Y Ill si 3 ye yo GAB A3 a20 UB! 
48463.baal ul «All ella 3 al BN II 4 ga Y OS ll JM ade 9550 Kale dlbab9 
WI UlS A9 HI 98 Ly n0 ul, 


www.negashalhb.com/showthread.php?t-9527&page-2 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3119) 19 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/914030008619808 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/967846823238126 


4442. "!DDAH WANITA YANG BIASA HAID SETAHUN 


SEKALI 
PERTANYAAN : 


Assalamua'laikum para astidz/ah.. bagaimana kalau ada haid gher galib..... keluar dari aksar, agol, 
dan galib... misal ada wanita yang rutinitas haid nya satu tahun sekali, sudah beberapa tahun 
terus seperti itu, cek ke dokter katanya iya gak ada penyakit apa apa... yang jadi masalah wanita 
itu dithalak dan mesti 'iddah, apakah tetap harus tsalasatu guru' .... mohon referensinya.... 
(| Zaedun Zaky Zakyyah |. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam, iddahnya tetap harus menunggu 3 sucian, tak bisa dengan model iddah yang 
lain, walaupun masa haidnya berjauhan dan masa sucinya panjang, tetap memakai iddah 
tsalatsatu guru' (3 kali suci). Solusinya bisa dicoba berobat ke dokter atau minum obat agar cepat 
bisa haid. 

- kitab roudhoh (8/369) : 


ada WA Selir 3G Sin JR elsa yA Ia es SI uns siksa JLas 


- kitab al mausu'ah fighiyah kuwaitiyah (30/309) : 


2953 DG ulun selo 2 Ll yo Ag el 3YI OS 25 sll dxc Ul dll algisll ) 9goo D3 « 
(5933 GIS ummsil oa lal 9 Y lai Josh, Hd Lelo Jlbg lansus cb lg sl 3NL Sisa 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Nur Hasyim S Anam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/1021596627863145 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/1002953169727491 


4490. JIKA TALAK SALAH NAMA 
PERTANYAAN : 


2 Andy Imam Hawadits 

Assalamualaikum... Numpang tanya.... Zaid pernah menikah dengan zainab.. kemudian ia (zaid) 
bercerai.. kemudian ia menikah lagi dengan hindun... karena ada masalah maka zaid mencerai 
hindun dengan ucapan : "zainab bukan istri saya" yang dimaksud adalah hindun. Apa ucapan zaid 
yang seperti itu bisa jatuh thalaknya ??? mohon segera dijawab karena sailnya sekarang di depan 
saya. Saat peroses penceraian Si istrinya tak ada di tempat.. jadi zaid tidak berisyaroh. 
Terimakasih 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3120 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam. Perkataan suami seperti di atas termasuk thalag kinayah / sindiran, bisa 
jatuh thalag bila si suami niat menjatuhkan thalag dengan kata-kata tersebut di atas, bila tidak niat 
menjatuhkan thalag maka tidak jatuh thalag, dalam hal ini presepsi dan keyakinan si istri tidak 
dipertimbangkan, istri yakin itu talak tapi si suami tidak niat, maka talak tetap tidak jatuh : 


AS yasig BUSI SI dg disi GA EN Av R0 WS Ul 2189 HWI Joiby lo dg BUS) Rig 
da9 Jl Jan 93 R55 Latino Ro-l les LS) Ruillo Seiw VI oraicl9 yg HS Asa) lo 3D Lelgb di jitiou 
dis 9 ly HA EN dy R0 WS Ul UII GA gi Sl 0,3 gg ball (Asal Lokal cs 

MU See Jab nas ana mada 


Sebab yang dimaksud suami mengucapkan kata" "zainab" dengan pada apa yang dilakukan pada 
zainab yang telah diceraikan sebelumnya. Dan kinayah tsb ditujukan pada hindun. 


2 Aby Nahza Al Asfhany 


Jpg slla Hlb dobl HI lgadlod Lil gl sll :JG3 Niodob4 A59) amil yo Kb 49 JB &9,3 
doc L "J9 dual sll Ls 39 dl wal d 00 Lgomalo Io Cuil way b tail 0 JB 0g Jab 
dzow JS SNI slyl9 dl ol S5 baso SI yul ol "JB 09 SHlbi Jiyoc 595 mala Wb cu, 
Sgig Slb sam0 Lu dab :Jl63 da 53 ladasl H9 Son0 Liu dab lagio dxs19 JS ml Ul393 J yg 
Salih. 3 day Cab. 

sla.al abal Lanuul V dalan) All Jaa day Hi aa de Lab (SI JIN Ulum 48 Jd J Usus JB 
2050 Lily Wy3S 2959 Hlb son0 Ly Aiile sing) JB 


http://islamport.com/d/2/shf/1/29/2020.html 
Fokus: 


cas Has b 1JB9 duel adl oat Olg BLN cas 8 0s Leomalg lb cl Lay il 20 JB og 
Gili Jiya V9) mwlg Hills 


1. Jika istrinya namanya Zaenab, kemudian suaminya berkata kepada zenab "ya hindun kamu 
saya talag, maka jatuh talag karena isyarah pada zaenab (khitobnya zenab) istri yang diajak 
bicara zenab hanya suaminya salah ucap memanggilnya dengan hindun. 

2. Namun jika suaminya berkata kepada wanita lain (bukan zaenab istrinya) " ya zenab kamu 
saya talag, maka tidak jatuh talag karena khitobnya hindun atau orang yang diajak bicaranya 
orang lain meski dipanggil zaenab. 


2 Anake Garwane Pake 


adil 9 B9 251591 doll Cus Jal Kntilo ? pru0oll Arts dugiill dc gwgoll ! ULSII 
nb duo NI 

26 - db uusill Hlos « Aellanll Lusi del ical ade elaaall Sa: 

Il il code slgall Tail! GIE Juri ud BII Sole DB 4 js 33 08 dilig « Euogllg OI 
lal! Lasuo dy02 Low UI ang JB JS « disoll de FN 239 dillo darallg BAL dala Uc : 
elu sus alas , IM ls lo (3 Ino, Gilb Cu e Bjac L. 

299 « Gb wal: kd Jap « dc gn J9 « Log laun, Pugs Ibisial Ulu yo dslg ol ola 4, 316 
25 63959 Boi 393 lgiusngy Liang ISI ES 9 £ ssi AS BS ledl ON Ll SSL Lake IAI 

lb enda? JB ISI LS 4 Leul Gili GB «dug . 

Ueio boslg Sgig « Hlb yilus Sasl : JB ISI las « Lgiuoy Alo Lal! ui ag « Gilas yo Lxolg S9 UM « 
Gili K0 « danlg dsg5 sc Jowo « Gl suLol : JB gl aliSg «Dug ug Hlki lih. 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (3121 ) 21 


Il iyac 4 csi : malu Lgowlg ils93 SasN JB Uk « bug Lung « Alus yo Bnlg ll Jul UB « 
GKI digaall inc 220 Silbi J9 « 2LAS ditsll vc Lal ono Ciilb « 2300 Lgnwl SSI clSg : 


BI los 4 Gili iB «ino sudu lenogg Lead! ola ISI SUKS9 sino Kill 939 «sd mall 93 Hg 
duta sell Hills Ul 2 L cu all 0d JB. 


2x09 « Sl tnalu 95 1 JB US ed ulas wc « pd 9d Lio Latn0g LSI9 « laa atu pl 1S 
slus8 X9 Gl» ale GI ga dd LSI ad Ul - dilas 2899 - rak Lgowul d9) JUS Ul ya «Hd uc « 
al Bal Jlaisi asco 1 Ikat ce pal 


Fokus pada lafadz yang ini: 


2839 4 Hlb solw gun) : JB US as ea 1939 98 Aug letnog9 USG « leah sin al 1G 
3LAS Y9 Dp le SAN 2 Al al Sy Hua - Tilas 2309 - wralus Lanal 233 Al US « Net 
AU Jas Jos 250- Iual etil Aan) 


http://www.islamport.com/b/2/alfegh/figh/ 4 DD Yo DE E5 20 DAN 7 ME31 01 KEL ME3 KEL 
D3 WE DA C9 V20 WC KE YO VE KE ED CI CT KE 1 AE 3 PE E D3 KEDAI 
2046007 KE1 YedD DE KEH KEDY6C9/620147.htmi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1047959975226810/ 
www.fb.com/notes/1054261224596685 


3021. MENIKAH BISA MELANCARKAN RIZAI 
PERTANYAAN : 
» Ulin Nuha D'Jibril 


Assalamu'alaikum saya pernah dengar katanya orang kalau sudah nikah rezekinya ditambah.. ada 
dalilnya gak 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, dalam surat an Nur ayat 32 Allah ta'ala berfirman : 


AL mal Ly Alah ja AI peka SAP IG OI LL Sale ua GalL KU Call LAS 3 


"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak 
(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan menjadikannya kaya dari kurniaNya karena 
Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui" 


Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan : 
PS op mei 
WA OLy 3 Ja 0 RI le deg 0 any II aly ema BA aah 1 el ul ye blh Ul uu Ude JE 
aldy Al eeka el) 
Ali bin abi talhah berkata , dari ibnu abbas " Allah menjadikan suka kepada mereka dalam 


menikah dan memerintahkannya kepada orang yang merdeka dan juga budak serta menjanjikan 
kekayaan kepadanya maka Allah berfirman " jika mereka miskin maka Allah akan menjadikanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3122 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kaya dari kurniaNya " 


CB ya SA Lab AI Igrabt 1 JB can ay € dadu SA Ul Ot esai JB — ajal Ane Gali ga — Ata YP « 
CE 3 SAI gama 1 dgan Upah P3. Alah oya AI petik el NS OLI JB RI ya Say LI SIT jm « 
Opa AP OP SAI S3) 0 ap il Olga Alb ya AI maa el IS Ol) dal dya 


Dari sa'id yaitu ibnu abdul aziz berkata , telah sampai kepadaku bahwa abu bakar as sidig berkata 
" taatlah kepada Allah terhadap apa2 yang Allah perintahkan kepada kalian dari menikah maka 
Allah akan meluluskan apa yang Allah janjikan utk kalian dari kekayaan, Allah berfirman "jika 
mereka miskin maka Allah akan menjadikanya kaya dari kurniaNya " 


Dan dari ibnu mas'ud " carilah kekayaan dalam menikah, Allah ta'ala berfirman ' jika mereka 
miskin maka Allah akan menjadikanya kaya dari kurniaNya "riwayat ibnu jarir, dan albaghowi juga 
menyebutkan yang serupa dari umar 


alay dala be AI gay JB: JB ct AN by € BA Il 9S 4 MA Akan P4 UNS ur AA 0 Lal ey $ 
Maag cma GLAYT lay 2 "AI Jar BSN CPI dna HKN 6 Hill Ang SU 1 Aye AI le gn UX « 
Arla gpalg ola, 


Dari al laits dari muhammad bin 'ajlan dari said al magbury dari abu hurairoh rodhiyallohu anhu 
berkata, Rasululloh shollalohu alaihi wasallam bersabda " 3 orang yang hag bagi Allah menolong 
mereka : 

1. orang yang menikah dan mengharapkan penjagaan (dari berbuat maksiat) 

2. budak mukatab yang menginginkan melunasi (cicilan utk pembebasannya) 

3. orang yang berperang fisabilillah 


bay Any IA pang 6 Aaakon ya Fee Gde yi dy CON NI ARA SAI Jar JI SUS pekang dala Al Ce AI yag HI S3 
OLI ya Alai La Lgalas Ol Ale Leilauo Jaory cal. 

bpng "3 aon dil da Oa ya HS angga Lal. Wg d US ds UP auy Jatya Ot alay Il AAS oa aa, 
Obn ya (GA tega ala NAS da2 Raib OT Gg 6 OYI JI See Yg Gp Sab al dg ed JA BMA Kan el 
sa ab 


Rasululloh shollalohu alaihi wasallam telah menikahkan lelaki tersebut yaitu seorang lelaki yang 
tidak punya apa-apa kecuali hanya sarungnya saja dan tidak mampu thd cincin dari besi tapi 
meskipun begitu Rasul menikahkannya dgn wanita itu dan menjadikan maskawinnya adalah 
mengajari perempuan tersebut apa yang elah dihafalnya dari algur'an. 


Yang dijanjikan dari sifat maha dermawannya Allah dan juga sifat maha lembutnya Allah adalah 
memberika rizki kepada lelaki tersebut dan juga yang perempuan apa-apa yang mencukupi bagi 
keduanya.adapun apa yang didatangkan oleh banyak orang yaitu hadis " nikahilah oleh kalian 
orang-orang fakir maka Allah akan menjadikan kalian kaya " maka hadis ini tidak ada asalnya aku 
juga tidak melihat sanadnya kuat ataupun lemah sampai sekarang ini, dalam algur'an sdh tidak 
membutuhkan lagi (dalil yang menguatkan) begitu juga hadis yang telah kudatangkan ini. 
Walhamdulillah. 


LINK DISKUSI : 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3123) 23 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/746230565399754/ 
0613. STATUS ANAK ZINA 


PERTANYAAN : 

BAlada YUdisthira 

Mbah minta dalilnya status anak zina yang lahir sebelum dan sesudah 6 bulan.. Matur nuwun.. 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Status anak yang dilahirkan diperinci sebagai berikut : 


1. Jika dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad 
nikahnya, maka ada dua keadaan 


2. Jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah 
akad nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami, berarti berlaku baginya hukum- 
hukum anak seperti hukum waris dll. Karena itu suami diharamkan meli'an istrinya 
atau meniadakan nasab anak tersebut darinya (tidak mengakui sebagai anaknya). 


3. Jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan 
badan semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri 
bahkan wajib bagi suami meli'an dengan meniadakan nasab anak darinya (tidak 
mengakui sebagai anaknya). Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hak waris 
kepada anak. 


4. Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak 
tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk meli'an 
istrinya. Bagi anak tidak berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab-sebab 
yang mendukung hubungan nasab. 


Ini berlaku bagi anak yang dilahirkan laki-laki ataupun perempuan. Berarti bapak sebagai wali 
dalam menikahkan anak perempuannya jika diakui nasabnya dan hakim sebagai walinya jika tidak 
diakui nasabnya. 


Perlu diperhatikan, walaupun status anak tidak bisa dinisbatkan kepada suami, tetap dinyatakan 
mahram baginya dikarenakan dia menjadi suami ibunya yang melahirkannya (bapak tiri) jika telah 
berhubungan badan dengan ibu yang melahirkannya. 


CATATAN : Perempuan yang hamil di luar nikah jika dinikahkan dengan laki-laki yang 
berhubungan badan dengannya atau yang lainnya dengan tujuan menutupi aib pelaku atau 
menjadi ayah dari anak dalam kandungan, maka haram hukumnya dan wajib bagi penguasa 
membatalkan acara itu. Bagi yang menghalalkan acara itu dengan tujuan tersebut di atas, 
dihukumi keluar dari agama islam dan dinyatakan murtad (haram dishalati jika meninggal, dan 
tidak dikubur dimakam islam) karena adanya penipuan nasab dengan berkedok agama sehingga 
mengakui bayi yang lahir sebagai anaknya padahal diluar nikah, mendapatkan warisan padahal 
sebenarnya bukan dzawil furudh, menjadi wali nikah jika yang lahir perempuan padahal bukan 
menjadi ayahnya yang sebenarnya (berarti nikahnya tidak sah), atau anak yang lahir menjadi wali 
nikah dari keluarga laki-laki yang mengawini ibunya, bersentuhan kulit dengan saudara 
perempuan laki-laki itu dengan berkeyakinan tidak membatalkan wudlu' dst. 


(31 236 — 235, 5 sad zudl iko 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3122 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ag BEDA ab ya Ul LAU JI ye Lita Lal Ily Aan JOS LS SU UJI ya ale AS (PS Uta) 

Ad abg Ag GAN Lely HL YI OS AT oya nian gan ya ASI jP ati ag & Lan YI OA oya pil Tim Oya o II 
Ain ad AT tib de Ae aa day onta HN ya Jill ya PSI Ay Ob dedi play LAB onb3 UI ASI 
Ang pe Akan ya JSI Pn enim ada SNI by ya sal Ita Oya Mal, jl oela Jerltad P4 Alai Ang Ula | Ob 
Aaja Y SSI Lagi LAU GAY Lely JS AS Ol dy BS ya Ja Ai Dg tie Play Lali Ra F3 M2 W lau 
Boleh ata YI SI Lala Ray Ag akag pel Ata ya SV 0 Wala y sb Aka Un tuah Ob ReLE DG Ata Gaal Ai pbb IS dadi 
de Ae Of AS Al gg BS YR Ji Ai AA HAN Lely AL AS JAN OY SP Dai IU din ad al de Bab 
dil can KM gg Lal stan gl okay Led tang dg Aib ya Costa gan IIS ed Asad ad, Ob OLI sega Pam al uh 
SALE RnB AP ya LAM ary Bat Yg UJI oya gl dia Jadi OS Jatorly Lau ple PLS JAAN SL ola Ja And Uya 
JII AA Baby LB ily Ol VI dan yet Yg 1 MS LK) Ula dg JLN Taj HA de oa ot 
Sl by HI lebako Olg UU BEAN Jab 32, . 

(327 pl 3) — db 2th 

PL BY ya Len yP WA 24 ST UJI 2U Ra Y SI Hobij ola oa BE TN AYI (obi ee ep BE A3) 
TAI mani ola CU cotka Ran M9 dilelang pa Ailaanl Ela gya Bolot! UJI ola gja load Jieguti0 Al oo) kis Gl 
oa Hasil cad Ul GA gg La Yh Laudy Leale pp US cas JI UAN SUS (de Gali Yg cd Elo Anin Les gabus Uj cab 
Ay clt Lau Y B3 dilas gag Jr 
JS Olah yag BLAI oya Jual 

4 374 P1 8) — ed ad al Hang 
(21) Rebo 5 3 GP AJI YP Lega Ui Ola GP apr Ul Uye JI Sa yy1 Bln Ui (Ll) Ig ate TAI Ul 
Lele Les La pgn Lgi Lelol Op — UN MG — Jl UKS AYI IT III tea Pia teh 3 GA SI Jo JB 1 elu 
d Ig oo dg Obelud! OP 1g peda Op « Lan). 

(P1 250 — 249 5 as padi Tatu 

La BUAS ISI FI ALAN JI aga Geli MA op AAL Sl jagad! ae YI ya Bol gua Hassan (Alta) 
bb Yg LAU dl) Kama Yg WI Ai0ak SB GI SY MEI la bganta MI OS UJI ya Wp SB Uradan jl Leena 
lala Lagi Lagi) Soy op WII Gonlisely Ueery33 Lelerty Blah Gabut Uj IS dil pal La Ba pelayan yag Aionltal Ol) 
Alay kambsg AIA wa ja oyng Len KY Belalang Ray pb Sp di Las 0 Sd lal ag Y GI kal SLIM ak ya 
Oa A3 SP AF La ga RUN Aa OI el JB Y POLAYI Ri) dk M3 AleU lay Gilia Ualaag Gaal Olandi yg 

ai Bln UJI Ay yo dil Ugitay oakag Ogladl 3 WS AJE aa edi Y ya Laygig Up Ol Lain daily LSI 
ya BN Leaked yag Wp Ml GL el ALgjiy Yg Ueing laa eye 0 mag YAI pary BJL ME de pu 3 
Bj Ha ASI Joel SJ Ol OLS Lah Alay dan p3 Ig Aa US MU SI padily last ole Ig II LH pan | pama ab 
ISI oral og de etiatg Ro 3 bo Udi ekor Uby am cal Reli Jimny dia Ra po Al ya Lo US JI bs 
ah HI telikey ABI Real JI il yag SAK Abi jl daior BA) Jiiah DAY! 013 0 TOL Wa PUS pai Ika Jontal 
pgn dl) UJI jo dab Wa le Ay ea ga CG Alang JSI Abi el) SUS 3S Pri 23 BY Gde NAS ja 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3125 ) 25 


kam! Ae gl aj OS yA af naa VP AS aja V SL Laga BJL 5 dg wadah ea (AS Utama) JUS 
M3 Ag EN ab oya kei Jera Aka SA al Ayat jl aekag RL an al RAI ag gl Asa BLAI Un a8 SP 3 II ka 
d Ola OLX YP die Ha P9 AL Lenny ab Sl ol dy cai, ola al JS Of lah Ra Non Kenya Yg Ain Jr 
Led y LSI jong Badi La yang pad Reid UJI Jade AS DLS Sole Laggkatrl KEY Jpet Taj Tak Jb OS sh 
Ben HN BE Ant gi SLB AI SS Of pai ball sya Dlitorly ISA, IBI 2 Kill Re, 
dadi Nia 32 Ula janja U pLAYI Lage Lebih all dut, 

Ibu'e Rifa 


Dulu juga pernah denger katanya setelah anakya lahir musti nikah ulang Ig.agar sah buat sianak 
juga ibunya.apakah itu benar... ? matur suwun... 


Mbah Jenggot 


Ibu'e Rifa Ulama beda pendapat, berikut jawaban yang pernah disampekan di grup ini : Secara 
spesifik sebenarnya ada lima pendapat berbeda tentang hukum menikahi wanita pezina : 


1. Mutlak tidak sah 


Didukung oleh Ali, Aisyah, dan Bara' ibn “Azib. Serta masing-masing satu riwayat Abu Bakar, 
Umar, Ibnu Mas'ud, dan Hasan Bashri (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, al-Mughni Ibnu Gudamah 
71518, Tafsir al-Alusi 13/326). Pandangan ini didasarkan pada AS. An-Nur: 3, yakni 

Ganja Ie Pa Da To U Dee : su SN 5 yaa P1) ar U Si v 33 
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan 
yang musyrik: dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 


berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
mukmin.” 


2. Mutlak sah 


Didukung oleh asy-Syafi'ie dan madzhabnya (al-Hawi al-Kabir 9/497-498). Kalangan Syafi'iyah 
berargumen pada ayat 24 AS. An-Nisa: 


3 An S HA 
“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” 


Ayat an-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dengan 
demikian selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk wanita yang 
berzina. Dikuatkan dengan sabda Nabi SAW: 


Iladi adi ae U 
“Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan/menjadikan mahram pada (orang) yang 
halal” (HR. ibnu Majah dan Baihadi). 


Abu Bakar berkata: Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk 
menikahinya. 


Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, al-Mawardi (al-Hawi al-Kabir 9/494) menyebut ada 
tiga takwilan terhadap ayat ini: 


- Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3126 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul. 


- Ibnu Abbas mengartikan kata 'yankihu' dengan 'bersetubuh', sehingga maksud ayat 
tersebut: “Laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan (dengan) perempuan yang 
berzina...dst.” 


- Menurut Sa'id ibn Musayyab telah dinasakh oleh AS. An-Nisa ayat 3: 
“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” 


3. Sah dengan syarat selama menikah tidak berhubungan badan dengan istri sampai dia 
melahirkan 
Didukung oleh Abu Hanifah dalam satu riwayat (asy-Syarh al-Kabir 7/502-503, al-Hawi al-Kabir 
9/497-498). 
Abu Hanifah berargumen meskipun sah dinikahi, tapi tidak boleh disetubuhi sebelum 
melahirkan. Termaktub dalam hadits: 
3 Una gi 
“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air 
(mani)nya ke tanaman (35) orang lain” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 
4. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan (istibra”) 
Didukung oleh Rabi'ah, Sufyan Tsauri, Malik, Auza'ie, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, dan Abu 
Hanifah dalam riwayat yang lain (al-Hawi al-Kabir 9/497-498, asy-Syarh al-Kabir 7/502-503). 


Mereka berpendapat wanita hamil zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum 
selesai iddahnya. Dalil mereka adalah @S. Ath-Thalag ayat 4: 


23. 


Sela aa Of salat Ji SU, 
“Dan perempuan-perempuan yang hamil itu “iddah mereka sampai mereka melahirkan.” 
Disebutkan juga dalam hadits: 
Pi jan Si MU ai dee Bj UI 
“Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang 
tidak hamil sampai satu kali haidh” (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Ad-Darimi). 
5. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita istibra' plus telah bertaubat 


Didukung oleh Abu Ubaidah, Gatadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishag (al-Hawi al-Kabir 9/492- 
493, Tafsir Ibnu Katsir 6/9-10). 


Ibnu @udamah (Syarhu Kabir 7/504) menjelaskan bahwa sesuai bunyi terakhir ayat 3 surat An- 
Nur, 'wa hurrima dzalika “alal mukminin', keharaman menikahi pezina diperuntukkan bagi 
orang mukmin (yang sempurna). Sehingga ketika telah bertaubat dari zina leburlah dosa, 
kembali menjadi bagian dari orang-orang mukmin, dan hukum haram baru bisa terhapus. 
Sebagaimana hadits: 


S3 Y oya HI oa HI 


“Seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya” (HR. Hakim, 
Ibnu Majah, Thabrani, dan Baihagi). 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (3127 ) 21 


Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, 
apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, “Jika keduanya telah bertaubat dan 
keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)” (Al-Muhalla 9/ 475). 


Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinai 
ataupun orang lain. Dari sudut pandang Syafi'iyah karena hamil hasil zina tidak ada kehormatan 
apapun yang perlu dijaga seperti percampuran nasab. Dari perspektif ulama lainnya karena telah 
disyaratkan tidak adanya hubungan badan. Tersebut dalam Bughyah : 


RAL Ha digo Laga yg Om NPL alga UJI ya Jali CSI 3 (js Ulu). 
419 ppi jinmkl Ray 1 SUSU 
Juga dalam Mughni Ibnu @udamah : 
2x33 SI ee Je OM II org Ily 1 Juas 
518 7g Tuas gal — Al J 
Jadi jika melihat kembali pada kasus awal, apakah nikahnya harus diulang ? Maka jawabannya 


jelas tidak. Sebab menurut Syafi'iyah dan satu riwayat Abu Hanifah nikahnya telah sah sejak awal. 
Wallahu a'lam 


0957. NIKAH : NASAB ANAK DARI PERNIKAHAN SUBHAT 


PERTANYAAN : 
Arsya Vice CharGeable 


Tanya, dalam nikah syubhat seperti nikah kontrak, apabila hasil anak dalam hbungan trsebut 
kmna kh nisbah nasab/ayah ntuk anak trsebut ? Mohon pencerahan x... 


JAWABAN : 
Ismael Kholilie 
Ibarat di al figh al islami 
4 ai aa ". JI di Amd Y Meneir) AYI NY amel 4 Cal AA AG 4 Au dk dm mid mag 
bea OS P3 lai aa BII 04 Ga 3 Kl SY Km dal Il meal El ali 
Hal hal yang menetapkan adanya intisab 
1. pernikahan yang sah ataupun fasid 


2. mengakui nasab 
3. adanya bayyinah/saksi) 


Pernikahan yang sah ataupun fasid adalah salah satu penyebab tetapnya nasab ketika pernikahan 
telah terjadi meskipun nikahnya di hukumi fasid. | -AL FIAH AL ISLAMI 7265 |. 


Jadi, jika memakai ibarat ini, maka anak hasil nikah kontrak tetap berintisab kepada bapaknya. 


1118. NIKAH : SELANGKAH MENUJU SAKINAH 


OLEH : AL-USTADZ MASAJI ANTORO 


SAKINAH dalam keluarga hanya dapat dibangun melalui proses panjang, sejak awal menuju 
bingkai rumah tangga semua harus dipersiapkan secara matang sehingga pada akhirnya benar- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3128 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


benar tercipta lingkungan keluarga yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati 
dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Catatan berikut mencoba 
sedikit mengurai sejak awal terciptanya keluarga baru menuju sakinah yang Insya Allah sesuai 
konsep Rasulullah SAW. 


MEMINANG (khitbah) 


Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang 
perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Mengkhitbah dengan 
cara tersebut diperbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa 
iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam masa iddah bain, sebaiknya dengan jalan 
sindiran saja. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah : 


“Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran" (AS. Al-Bagarah ayat 
235) 


Sedangkan terhadap perempuan yang masih dalam Iddah Raj'iyah“ hukumnya haram meminang 
karena perempuan yang masih dalam iddah raj'iyah secara hukum masih berstatus sebagai istri 
bagi laki-laki yang menceraikannya, dan dia boleh kembali padanya. Demikian juga tidak diizinkan 
mengkhitbah seorang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, sebelum nyata bahwa 
permintaannya itu tidak diterima. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi : 


“Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang mukmin 
mengkhitbah seorang perempuan yang sedang dikhitbah oleh saudaranya, sehingga nyata sudah 
ditinggalkannya” (Riwayat Ahmad dan Muslim). 


DOA KETIKA MEMINANG 
BB) San SN ENG) SI IE Site 6 Agan 3 s5 las Ol Agil CA Taji Y sang d1 YY AL Y ol aga 
OB Ky 
Asyhadu an Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahuu, wa asyhadu anna 


Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluhuu, ji'tukum raaghiban fii fataatikum (Fulaanah) aw fii 
kariimatikum (Fulaanah binti Fulan) 


“Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusanNya, aku dating pada kalian karena berharap akan 
meminang puterimu (.....sianu /Disebut nama anak yang hendak dipinang), atau meminang puteri 
muliamu (.....sianu /Disebut nama anak yang hendak dipinang). 


DOA MEMOHON JODOH 
» Untuk laki-laki : 

Ag ab On et BEN ia AG 
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai 


penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (AS: Alfurgon 
ayat 74) 


» Untuk perempuan : 
melia! Aa RU V3 Yg VA HI HL AI Sl yan pg HAN SANS GA de Aa Hibany Gaebadela La Day Cal el 
CAM Kp) AI Kabel) ly Anang WI Ity HAL Vulgar (de bl eng 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3129) 29 


Allaahumma ib'ats ba'lan shoolihan lihitbaty wa '“atthif golbahuu “alayya bi haggi 
kalaamikal godiimi wa rasuulikal kariimi bi alfi alfi Laa haula wa laa Guwwata illa billaahil 
'aliyyil “adziimi, wa shollaa allahu 'alaa sayyidinaa wa 'alaa aaalihii wa shohbihii, 
walhamdulillaahi rabbil “aalamiin 


"Ya Allah kirimkan calon suami sholih untuk meminangku, lembutkan hatinya untukku dengan hag 
firmanMu yang dahulu dan utusanMu yang mulia dengan berkah sejuata Laa haula wa laa 
Guwwata illa billahil “aliyyil “adziimi, shalawat salam semoga tercurah pada baginda Muhammad 
keluarga dan para sahabatnya, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam". 


PENGERTIAN NIKAH 


Nikah menurut bahasa berarti kumpul atau wathi (bersetubuh) atau bisa juga berarti "akad. Adapun 
pengertiannya menurut syara' adalah 'akad yang mengandung pembolehan wathi (bersetubuh) 
dengan menggunakan lafadz yang musytag dari lafadz inkah ( aSil ) atau tazwij ( 3955 ) atau 
terjemahnya, dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. 


HUKUM NIKAH 


Hukum menikah ada lima : 

1. » Sunah, yaitu bagi orang yang membutuhkan wathi (bersetubuh) dan mempunyai biaya 
untuk mahar, pakaian fashol tamkin dan memberi nafkah istrinya padahari 
dilangsungkannya 'akad dan malamnya. 

. “ Khilaful aula, yaitu bagi orang yang membutuhkannya, hanya saja tidak mempunyai biaya. 
. “ Makruh, yaitu bagi orang yang tidak membutuhkannya dan juga tidak mempunyai biaya. 

. “ Wajib, yaitu bagi yang bernadzar untuk menikah yang sebelumnya sunah Baginya. 

5. “ Haram, yaitu bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri. 


PELAKSANAAN AKAD NIKAH 


1) Sebelum pelaksanaan 'akad nikah dimulai, terlebih dahulu bangku atau meja disiapkan dan 
diletakkan di tengah ruangan, kemudian wali atau wakilnya duduk di sebelah barat meja dan calon 
pengantin pria di sebelah timur meja berhadapan dengan wali atau wakilnya. Sedangkan dua 
orang Saksi duduk di sebelah utara meja atau sebelah kiri wali. @ori', Khotib dan orang yang 
berdo'a duduk di sekitar wali dan mempelai pria. 


2) setelah semuanya siap di tempat masing-masing, MC (pembagi acara) bisa mulai membuka 
acara 'akad nikah dengan susunan acara sebagaimana berikut : 

a. Pembukaan 

b. Pembacaan ayat suci al-Gur'an 

c. Khutbah nikah 

d. Akad nikah 

e. Do'a penutup 


3) Setelah acara pembukaan dan pembacaan ayat suci al-@ur'an, dilanjutkan dengan membaca 
Khutbah Nikah. 


Khutbah Nabi SAW saat Menikahkan Puterinya Fatimah Az-Zahra' Ra. 
delis oya Wya AI CAiUlalag | Un Cip 3 yani CAtany 2 yan! DSB AA ly Ae Je Jae AI GA 3S en 
Als AI Ip) AAL denis eta ST Chisaka menjaly Aam pan ag CA paka BIAN Gilor SII ceng diler Cp ayal JI Sl ylamg 
JW (REI PT) ale etil Lia Ta elo La Balak! Jaor cetakan ebay case BL AI Of (play IT, 


B0 N 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3130 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JI OIL) MIL IS Al AL sa (Lab Ely OS Tran Tata Almai Ty eU oya Get SI yag) 1 BU ya 
of goa Joryy AL Ol AMIN pl anang hay sll La dh yan) DUS Jerl IKY deeh 3 JSI) C3 elad JI, ca yui 
Hb gd oa de lh any Ol dad Jelita Hilal de ang A3 GI Iyelea3 IU alot de oo Tas oa Rabb CI 


“Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan segala nikmat-Nya, yang disembah dengan ketentuan- 
Nya, yang ditaati dengan kekuasaan-Nya, yang ditakuti azab dan kekuasaan-Nya, yang perkara- 
Nya meliputi langit dan bumi-Nya, yang menciptakan makhluk dengan takdir-Nya, yang 
mengistimewakan makhluk-Nya dengan hukum-Nya, yang memuliakan mereka dengan agama- 
Nya, yang menjadikan mereka mulia dengan Nabi-Nya Muhammad saw. Sesungguhnya Allah 
nama-Nya Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Agung. la telah menjadikan mushaharah 
(hubungan keluarga karena pernikahan) sebagai sebab penerus generasi manusia, perkara yang 
menjadi sebab penyambung keluarga dan penerus generasi manusia. Allah yang Maha mulia 
firman-Nya menyatakan: “Dialah yang menciptakan manusia dari air kemudian menjadikan 
manusia mempunyai keturunan dan mushaharah, dan Tuhanmu Maha Kuasa.” (Al-Furgan: 54). 
Perkara Allah swt berlaku dalam ketetapan-Nya, ketetapan-Nya berlaku dalam takdir-Nya, setiap 
ketetapan mempunyai takdir, setiap takdir mempunyai ajal, dan setiap ajal mempunyai kitab, 
“Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan (apa yang dikehendaki), di sisi-Nya ada 
Ummul Kitab.” (Ar-Ra'd: 39). 


Kemudian Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk 
menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikan sesungguhnya aku 
telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah ( dalam nilai perak), dan Ali bin 
ridha (menerima) mahar tersebut.” 


Kemudian Rasulullah saw mendoakan keduanya: 

aa Pa CA USUs SE Milo MS brutal laba ae 
“Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan 
kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang 


banyak. “kitab Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183, bab 4). Riwayat hadis ini bersumber dari Anas bin 
Malik, salah seorang sahabat Nabi saw. 


4) Selesai pembacaan khutbah nikah biasanya petugas (pegawai catatan sipil atau penghulu) 
bertanya kepada mempelai pria tentang statusnya, bentuk dan jumlah mas kawinnya dan yang 
lain sebagainya. Setelah semuanya selesai, baru acara 'akad nikah bisa dimulai. Bagi siapa saja 
yang akan mang'akadi disunahkan membaca: 


Ola asas jl Sat Illaah oya Jeng el Alb de ebi 
Kemudian orang yang meng'akadi biasanya menyuruh mempelai pria membaca syahadat : 
AI Jmy Ines Ot aga 4 BUY dI Y of ugst 
5) Kemudian dilanjutkan prosesi ijab gobul, dengan dialog sebagaimana berikut : 
Apabila 'akad nikah itu dilaksanakan oleh wali (tidak diwakilkan), maka shigotnya sebagai berikut: 
Ve ago HT ye Cadya (Aa) Len aja SAS: dy 
Ve SAN Hb emil UP GAS 3: Taj 
Terjemahnya: 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3131 ) 31 


Wali : "Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan (Laila), perempuan yang menjadi 
kuasaku, dengan mahar seribu rupiah dibayar kontan. 


Suami : "Saya terima pernikahan dan perkawinan ini untuk saya, dengan mahar yang telah 
disebutkan secara kontan. 


Apabila 'akad nikah itu diwakilkan atau diserahkan pada orang lain, maka harus ada shighot taukil 
(ungkapan pasrah wakil) dari sang wali seperti dibawah ini : 

Ve kargo HI AS ON) OP BA (II 3 3 AS 
Terjemahnya: 


"Aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan (Laila), anak perempuanku dengan Zaid sebagai 
calon suami, dengan mahar seribu rupiah kontan." 


Kemudian wakil wali menerimanya dengan mengucapkan: 

Ve SAN jae On) 08 K3 3 MLS j ola 
Terjemahnya : 
"Saya terima perwakilanmu untuk menikahkan anak perempuanmu dengan (Zaid) 


sebagai calon suami, dengan mahar yang telah disebutkan." Setelah itu sang wakil dapat 
menikahkan calon pengantin seperti dalam dialog berikut ini: 


Y—- A9) Hi A5 IS Ad un (“3 Lir 9j3 Ten : da s3. 
Ve SAN rel gd 93 WA LS: JI 
Terjemahnya : 


Wakil wali : "Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan (Laila), anak perempuan Ahmad 
sebagai orang yang mewakilkan kepadaku, dengan mahar seribu rupiah kontan." 


Suami : "Saya terima pernikahan dan perkawinan ini untuk saya, dengan mahar yang telah 
disebutkan." 


Apabila mempelai pria ( Zaid ) mewakilkan dalam gobulnya, maka bentuk ijabnya 
seperti berikut : 

Ve dago HT pes aa oa dal AUS Ek yjy Haa, 
Terjemahnya : 


"Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu sebagai orang yang mewakili (Zaid) dengan (Laila) anak 
perempuan (Ahmad), dengan mahar seribu rupiah kontan." 


Sedangkan untuk ijab yang tidak diwakilkan adalah : 
Yl- 2g) Hi 5 Gaya Pan) A7 9S Lor aja Oa Gj 
Terjemahnya : 


"Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu sebagai orang yang mewakili Zaid dengan Laila anak 
perempuan yang menjadi kuasaku, dengan mahar seribu rupiah kontan." 


Kemudian gobulnya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ve SAN Lb JT Laba) MA ola 
Terjemahnya: 
"Saya terima pernikahan dan perkawinan ini untuk (Zaid), dengan mahar yang telah disebutkan." 


Setelah ijab gobul selesai dilakukan, dua orang saksi dapat menanyakan sah atau tidak pada 
'akad tersebut. Apabila sah, maka diteruskan dengan acara do'a sebagai penutup. Setelah 'akad 
nikah dipastikan keabsahannya, kemudian salah seorang yang berada dalam majlis 'akad 
(sebaiknya pemuka agama) berdo'a, sebagaimana berikut : 


malas) Agar y JNE Fast LS dad SN Lay La jaya Ga dani Iga Taka Gada Ky Ad MA, pa GA em 
Sian gp Ur HA LAS Lagig Ily gl pong pal ga WadIN LAS Lagiar Hlly Rang Bapa dong) Gagal la Jar ebi AiUakan 
LL Lab YO Uanoe Bj) Lagi Lah BU ebi 5 1S Alat Un y KAL kaan Cg CT LS Laga Ho slr 
ekamrly rel BA Uil)3) Lori oya Ud aa Lay (ella Abel R73 Lagjoly Uh 21) Lalin Laguog UP ac 3 Sl 
alay Aoa y UT Any AAS Val Ae AI any JSI Kolaka Lb dino PI Ig dian WII 3 UST Lap) ,aleh United) 
GIE Ky di de 3S Loka 
DOA-DOA setelah Akad NIKAH 

Tiga doa berikut ini dikutip dari kitab MAKARIM AL-AKHLAG: 209. Bersumber dari salah seorang 
cucu Rasulullah saw yaitu Imam Ja'far Ash-Shadig putera Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal 

Abidin bin Al-Husein Ra cucu Rasululah saw. Doanya sebagai berikut: 
Aa JAN Ga HA ag Dp SK YEN 
23, 
Allaahumma biamaianatika akhattuhaa, wa bikalimaitika istahlaltu farjahaa, fain gadhayta Iti 


minhaa waladan faj'alhu mubaarakan syawiyyaa, walaa taj'al lissyaithaani fiihi syariikan 
walaa nashiba. 


"Ya Allah, dengan amanat-Mu kujadikan ia isteriku dan dengan kalimat-kalimat-Mu dihalalkan 
bagiku kehormatannya. Jika Kau tetapkan bagiku memiliki keturunan darinya, jadikan keturunanku 
keberkahan dan kemuliaan, dan jangan jadikan setan ikut serta dan mengambil bagian di 
dalamnya". 


Lan 0 3 oto... .o d 1. 90. -... 2 00 -.. -.. -00- 0-0 - - 0 22... 283. -.090. 010 @30- 
CL KE JI 3 Sh SI yes! Gasa paru Uu et) (lg SPN Te bala Lang Li SB an 
Allaahummarzugnii alfahda wa wuddahaa wa ridhdahaa bii, wa ardhinii bihaa, wajma' 
baynanaa biahsanijjtima'in wa aysari' tilaafin, fainnaka tuhibbul halaala wa tukrihul haraam. 


"Ya Allah, karuniakan padaku kelembutan isteriku, kasih sayang dan ketulusannya, ridhai aku 
bersamanya. Himpunkan kami dalam rumah tangga yang paling baik, penuh kasih sayang dan 
kebahagiaan, sesungguhnya Engkau mencintai yang halal dan membenci yang haram". 


PSA Jika DLM Bay alas Gd Ca US UI alas IS) OI mall 
Allaahummarzugnii waladan, waj'alhu tagiyyan dzakiyyan laysa fii khalgihii ziyaadatun 
walaa nugshan, waj'al 'agiibatahuu ilaa khairin. 


"Ya Allah, karuniakan padaku keturunan, dan jadikan ia anak yang bertakwa dan cerdas, tidak ada 
kelebihan dan kekurangan dalam fisiknya, dan jadikan kesudahannya pada kebaikan". 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3133 ) 33 


Catatan: 


Untuk mendoakan orang lain, tinggal mengganti dhamir (kata ganti nama). Bagi yang belum bisa 
bhs arab, cukuplah merubah kata ganti nama dalam terjemahannya. 


misalnya: 
Dalam terjemahan doa yang pertama menjadi: 


Ya Allah, dengan amanat-Mu (Fulan) telah menjadikan ia isterinya dan dengan kalimat-kalimat-Mu 
dihalalkan baginya kehormatannya. Jika Engkau tetapkan baginya memiliki keturunan darinya, 
jadikan keturunan darinya keberkahan dan kemuliaan, dan jangan jadikan setan ikut serta dan 
mengambil bagian di dalamnya. 


Dalam terjemahan doa yang Kedua menjadi: 


Ya Allah, karuniakan pada (Fulan) kelembutan isterinya, kasih sayang dan ketulusannya, ridhai ia 
bersamanya. Himpunkan mereka berdua dalam rumah tangga yang paling baik, penuh kasih 
sayang dan kebahagiaan, sesungguhnya Engkau mencintai yang halal dan membenci yang 
haram. 


Dalam terjemahan doa yang Ketiga menjadi: 


Ya Allah, karuniakan pada (Fulan) keturunan, dan jadikan ia anak yang bertakwa dan cerdas, tidak 
ada kelebihan dan kekurangan dalam fisiknya, dan jadikan kesudahannya pada kebaikan. 


TUGAS NAIB 


Menanyakan kepada wali & mempelai pria apakah: 
» Nikahnya Tawkil atau tidak 
» Dengan paksaan atau tidak 
» Apakah suka sama suka 
» Dengan mahar apa..? 


Lalu pembawa acara membukanya dengan mugoddimah dan Al-Fatihah lalu menyerahkan 
sepenuhnya kepada yang menikahkan (wali / kyai) 


TUGAS WALI 


Apabila tidak tawkil maka langsung menanyakan saksi dua atau menunjuknya dengan ditentukan. 
» Menyuruh orang yang bertugas untuk membacakan Khotbah Nikah langsung menikahkannya 
dengan ijab yang didahului Tahmid danSholawat lalu menjabat tangan calon suami dengan 
mengucapkan Uzawwijuka 'Alaa maa.... 

» Menanyakan kepada saksi apakah 'akadnya sudah sah atau belum. Kalau sudah bilang 
sampun dan kalau belum bilang dereng dengan menjelaskan letak kekurangan atau 
kesalahannya. 

« Mendo'akan atau menyuruh orang yang sholeh untuk berdo'a yang bermanfa'at kepada 
kedua mempelai. 

» Langsung menemukan kedua mempelai dengan diiringi Sholawat Nabi dan ketika bertemu 
sunah tangan kanan suami menyalami istrinya dan tangan kiri memegang ubun-ubunnya 
dengan dibacakan do'a : 


AI dlay Utilkori Lay sim jeb oya Cp Spot Lgikorl Lag asin ye Cllluul GI el AAL Udan (de Jo lil abal Kay da 
GUI 7d MB | IL Calan de 


Maka setelah berdo'a selesailah prosesi 'akad nikah dan pembawa acara langsung menutupnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan membaca Hamdallah dan Salam dan sunah langsung mengadakan Walimatul 'Ursyi 


TUGAS PENYERAHAN PENGANTIN 
» Menyampaikan salam bila dititipi oleh walinya suami 
» Menyerahkan manten laki-laki kepada walinya istri 
»« Mohon ma'af atas sikap rombongan yang kurang berkenan 
» Pamit dan mohon do'a keselamatan 


TUGAS PENERIMAAN PENGANTIN 
» Menjawab salam sesuai dengan ucapan salamnya 
» Mangga'aken hidangan yang ada 
» Menerima penyerahan dan menyerahkan kepada walinya istri 
« Memberikan ma'af kepada rombongan 
» Mendo'akan keselamatan rombongan hingga sampai tujuannya. 


DOA-DOA PASUTRI 


Sebelum melakukan hubungan, hendaknya pasutri membersihkan hati dengan cara bertaubat dari 
segala perbuatan yang telah lalu. Sehingga dalam melakukan hubungan dilakukan dengan 
perasaan bahagia. 


Setelah itu, bersihkanlah tubuh dari hadas dengan cara berwudhu, memakai wangi-wangian. 
Khusus untuk istri, dianjurkan menggunakan celak mata (sipat) dan pacar. Lantas, sampaikanlah 
niat dalam hati akan harapan anak kelak yang lahir adalah anak shaleh. Setelah sudah berbusana 
rapi hendaknya mendahulukan kaki kanan untuk melangkah dengan membaca bismillah 
wassalamu “ala rasulillahis assalamu “alaikum, "Dengan nama Allah dan kesejahteraan 
Rasulullah semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu". 


Lakukanlah sholat sunnah paling sedikit 2 rakaat. Dalam shalat bacalah surat Al-Fatihah 3x, surat 
Al-Ikhlas 3x, membaca shalawat lantas berdoa (akan diterangkan dibawah) memanjatkan apa 
yang diinginkan. Berikutnya suami, menghmpiri istri sambil mengatakan: assalaamu 'alaikum ya 
baabar rahmaan, "semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai pintu kasih 
sayang”.Kalimat ini dijawab oleh istri dengan membaca: wa'alaikum salaam yaa sayyidal 
amiini,"semoga keselamatan juga menyertaimu wahai (tuan) yang dipercaya". 


Kemudian suami mengecup kening istri sambil mengatakan kalimat: 

Als Upin Lagiiy Lag oya Wed yel dale Ugilor La oiy Lage: CUlul Gl mall 
(allaahuma innii as'aluka khairahaa wa khaira maa jabaltahaa “alaihi, wa a'uudzubika min 
syarrihaa wa syarri maa jabaltahaa 'alaihi), 


"ya Allah, aku mohon kepada-Mu atas kebaikan istri dan kebaikan tabiat yang telah Engkau 
tabiatkan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan istri dari keburukan perangai 
yang telah Engkau tabiatkan kepadanya". 


Saat suami telah berada pada pangkuan istri, bisikkan dengan perlahan ke telinga istri, radhitu 
billahi rabba, aku telah ridha Allah itu menjadi Tuhanku. Lantas lanjutkan dengan membaca 
shalawat bersama-sama (boleh shalawat apa saja): allaahumma shalli “alaa muhammad wa 
'alaa sayyidinaa muhammad, "ya Allah berilah limpahan rahmat kepada nabi Muhammad dan 
seluruh keluarganya". 


Doa ketika akan melakukan senggama (Jima) bagi suami istri 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3135 ) 35 


Allaahumma jannibnas syaithoonaa wa jannibis syaithoona 'anmaa rozagtanaa 


"Dengan nama Allah Ya Allah jauhkanlah kami dari godaan setan dan jauhkan pula ya Allah setan 
itu dari anak yang akan kau anugerahkan kepada kami" . 


Doa saat mengecup ubun-ubun 

PPI Leg Bohy 3 in Lea Ia BA Ie dal ad Ie 
“ Allaahumma baarik lii fi ahlii, wa baarik lahum fiyya. Allaahumma ijma' bainanaa ma 
jama'ta bikhair, wa farrig bainanaa idzaa farragta ilaa khair “. 


“Ya Allah, berkahilah hamba dalam berkeluarga, dan berkahilah bagi istriku di dalamnya. Ya Allah 
satukanlah kami sebagaimana Engkau menyatukan kami dengan kebaikan, dan pisahkanlah kami 
Jika Engkau memisahkannya untuk / menuju kebaikan “, 


Doa keluar mani/inzal/orgasme 

Pad Lb) OLS 9 | yen plan Akad Lb el ya Gilos SAI aa 
Alhamdulillaahil ladzii kholago minal maai basyaroo, faja'alahu nasaban wa shihroo, wa 
kaana Robbuka @odiiroo 


"Segala puji bagi Allah yang teah menciptakan manusia dari air (mani) lalu ia jadikan keturunan 
dan Tuhanmu maha kuasa atas segala sesuatu". 


Doa agar cepat dikarunia anak 
es II me eata Ta HN wo 

"Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik” (AS, Al-Anbiyaa ayat 89) 
Doa mendapat keturunan yang baik baik 

ARA ma BE) TP 3 WN aj AL 
“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha 
mendengar ( segala ) do'a". (AS, Ali Imran ayat 38), Dan Doa 


Pn dn 
“Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat beserta anak keturunanku". (@S: 
Ibrahim ayat 40) 
Doa wanita yang sedang Hamil 
LL Gnitali Uno) ost BA S3 eniil ya Ia Up, 
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai 


penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (AS: Alfurgon 
ayat 74) Sebaiknya setiap habis sholat dibaca 100 x 


Doa agar mudah melahirkan 
ayal sulI & yak p yag Lal ana Old ass naa oN, au) CP 3, Lo 
Hanaa waladad Maryam, wa Maryam waladad 'lisaa 'Alaihissalaam. Ukhruj ayyuhal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3136 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mauluud bigudratil malikil ma'buud 


“Hana melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Nabi Isa 'Alaihissalaam. Segera lahirlah wahai 
anak atas kuasa Dzat Yang Maha Merajai, Yang Maha disembah” 


Doa wanita setelah melahirkan 

Im CI IS Had sid Sud Wu dg aed SA kanal Ami adas 
U'iidzuhuu bik waahidis shomad, alladzii lam yalid wa lam yuulad, wa lam yakun lahuu 
kufuwan ahad, min syarri kulli dzii hasad 


"Aku mohonkan perlindungan bagi anak ini, kepada Allah yang Esa, tempat kami 
menggantungkan segala nasib, Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak pula ada 
yang menyamai Nya, agar terlindung dari kejahatan orang yang dengki". 


Hal-hal penting setelah melahirkan 


“ Sesudah bayi lahir di adzani telinga sebelah kanan kemudian membaca surat Al-ikhlas dan 
berdoa 


Ola ya (33 ie Jl 
“Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) 
Engkau daripada setan yang terkutuk" (AS, Ali Imran ayat 36) 


“ Dibacakan Igomah ditelinga sebelah kiri. Dengan cara itu maka anak itu insyaallah tidak akan 
diganggu oleh syaithan yang bernama “Ummus Syibyan” 


» Diberi nama yang bagus, dicukur rambutnya, dicelaki dan disuapi dengan makanan-makanan 

yang manis seperti madu/kurma dll, sambil berdoa JL all & Lets: 0 ec Igo db 3 NI NA W 

SI 

Allaahumma baarik lanaa wa lihaadzal waladi fii hayaatihii, wa thowwil "umrohuu bi 
thoo'atika yaa Arhamar Roohimiin 


“Yaa Allah berkahilah kami dan anak kami ini dalam kehidupannya, panjangkan umurnya untuk 
senantiasa taat padaMu wahai Maha Penyayang di antara para penyayang”. 


Wallahu A'lam bi Asshowaab 
1181. BOLEHKAH MENIKAHI WANITA LEBIH DARI 4 
ORANG ? 


PERTANYAAN : 
Kholilur Rahman 


Mohon komennya:Bagaimana hukumnya orang kawin lebih dari 4 dalam islam!!Misalkan 5,6,7,8 
dan seterusnya... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Kitab tafsir Ar Rozi: 
AYI OA Ia Aas OLI Ul c pebly OLI Lonely can das eh mat al II Sama Ha 2 da0 II 
Wang NP de Y al Jala MAL pan SAI | sll ia SI Lb USU Pi di Ol JI 3 ra BE aa 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3137 ) 37 


Bb Kamal pakar Y f P09 Ig sat P1 Ap Ol 3 Gl el OLI NI La GL elittn NI Seng 0 AO jlettal 
CH Ah be daa SAY la SS OT: Jai Jae SUN SIN na eka Y SL ASI 20 ama DV «aya 
ala Uang 3 Lemas OS 4 Ulin! Ily iga Al Ggaedl Il HI cab La Jadi 1 owj JB IS) Ola YI OB € Ulas mel, 
JAN GUS) OS Ja 4 BS AA SLS Sky 05DU Lana? M3 OS Yg « Uiln 0 GA, PI gg « Uillan AI 3 
DSA el ja SI Hb CN PASUU P1 Ip Ang SAE Ujang SD ISI 4 pekan SAS pan SAS Ul 4 laga MSG 0 
Ia Jon lada (PU) SI) ata P3 Ayah GAN mal gg Ol 1 SI,» IAI Rain GOS Ja Je Ui CU 
JS NAS Ci On 3 Ja 4 bai Oni ye BLS Gd ata HI OY cas RS Ada dil GAM Ja 4 An Ada pd) 6 & pam! 
ASLI Ugal JW Ot ye OA eny Ale lol Ah ed ali JI 1 omong yad H Uy a G 
aka Segan JI Ab II ya SL ma OS can Jen Jlaaa Ol GUI Re AI Gala Ji) Loyast Po Ja 
SP ab Gi 0S Eh yah 1 JB Pd Ale dil Pc ad daa SUS OSK € PO, SL » 
SAN Jae Kena Of aya JT CI ya ST TAI II ya de pa ter Coki yudi Iila alas 
Jazak! ya lela y MY le oU 53 Y dil de plan slah plan yag 1 OLI Gal 
Para ulama figh sepakat tidak boleh menikahi wanita lebih 4 (yang dikumpulkan pada saat yang 
sama) dan pendapat ini yang mu'tamad. 
Masaji Antoro 
TIDAK BOLEH DAN HARAM 


Byamd Rea oa PL ea RO JAN EA (os om aa, Ad on laa) 


Dan diperbolehkan bagi pria merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka, dan untuk pria 
sahaya menikahi dua. Haram bagi pria merdeka menikahi lebih dari empat wanita. (Kifaayah al- 
Akhyaar 1/347|. 


oa Gram JB Ceng LI Cabe Tag Ha oya ST om RU NY Ong ada si Eh 
Growl Oey 3 Si Iii Lila (3 Lagu Y Sakolg (de daya Y Of Hazal OT YI Lalonoel 


Dan diperbolehkan bagi pria merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka dan tidak 
diperbolehkan mengumpulkan lebih dari empat wanita berdasarkan firman Allah “maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat"( 4:3). As-Shoimiry berkata “Yang 
dianjurkan untuk tidak melebihi dari satu wanita terlebih di zaman sekarang ini”. | Ignaa Li as- 
Syarbiiny 16/137 |. 


LAS Gaia el Ga SI Cell LL ynSU ) II 3 (APN oa) TS (ol Al 3 pay) 
di SA Ep AA 8 28 baal Oa 5 pai PS Ay akal M3) Ola 3 eng ale dedi, ) fat 
JGN lan GB La pb ya Sh KN AG iga aya DEA Gl ag G1 Kab, Si MAU ab 


LX B3 - 2... 9 


Ha Jin AA 3 Ka be MLS aan ai DP Sp OA Ai oom Ka 3 
bi MEN aya Saka Of gu AI pama SAN, 3 AI Ui JB. pg Tonlkan Gala adl, edi AL 


83. Hj HN LE yi an PP AA Ih lg ah GA, 
ja da da zU : AI jan Ldbg 4 Oma, MAN Je TE pb Yg Uh Pa Kan 25 


2. - Pa 3 R0 


NN JB pia jam, Hi 3 rama ega eta «SA ai, BL 
PU Ta ag S3 UUS g pama Rani ang ALA Bu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan diperbolehkan bagi pria merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka saja (tidak boleh 
lebih) berdasarkan firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 


atau empat” (4:3). Dan berdasarkan sabda Nabi pada sahabat Ghilaan setelah ia masuk islam dan 
ia memiliki sepuluh istri “Tahanlah yang empat dan ceraikan sisanya” saat pelarangan ini 
dinyatakan nabi untuk melarang keberadaan menikah lebih daro empat maka pencegahan dari 
awal tentu lebih utama. 


(| FAEDAH | Ibn Abdus salaam menjelaskan “adalah syariat nabi Musa As. Memperbolehkan pria 
menikahi wanita sebanyak mungkin tanpa ada batasan demi kemaslahatan kaum pria, disyariat 
nabi Isa As. Pria tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu demi kemaslahatan kaum wanita dan 
syariat nabi Muhammad menengahi syariat para nabi dan rasul demi kemaslahatan kedua belak 


pihak (pria dan wanita), dst.......(cCAPEK...7). | Hasyiyah al-Bujairomi X/143 |. 
1204. HARAM MEMILIKI ISTRI LEBIH DARI 4 WANITA 


PERTANYAAN : 
Odie Ali Baba 
Assalamualaikum Wrwb...bagaimanaa Pandangan ISLAM (AW J) Tentang orang yang Mnikah 


Lebih dari Empat..seperti 5/9/..10 orang Prmpuan..Dan Smua 10 Prmpuan Tersbut Sama2 Masih 
HIDUP..Di antara 10 tersebut..Tdak ada Keluhan..Baik Dari NafKah..1.) LAHIR..2.) BATIN.. 


Smua'y Trcukupi... PERTANYA'AN saya.. 


1). Bgamana Hukum'y yang Seperti itu.. 
2). Apa Pandangan'y ISLAM AHLISUNNAH WJ.. Tentang orang yang Seperti itu.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
TIDAK BOLEH DAN HARAM 


yan HI ga PSN am AR Ul AI Jar de (ol om AAN AP al ratu Al isb3) 


Dan diperbolehkan bagi pria merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka, dan untuk pria 
sahaya menikahi dua.Haram bagi pria merdeka menikahi lebih dari empat wanita. | Kifaayah al- 


Akhyaar 1/347 |. 


yA Gril JB Ceng LE Cabai Ha oya ST om RU NY Ol ada si Eh 
Growl Olay 3 Si Ii Lila (3 Lagu Y Sako (de Anya Y Of Hazal OT YJ Lalomoel 


Dan diperbolehkan bagi pria merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka dan tidak 
diperbolehkan mengumpulkan lebih dari empat wanita berdasarkan firman Allah “maka kawinilah 


wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat"( 4:3) As-Shoimiry berkata “Yang 
dianjurkan untuk tidak melebihi dari satu wanita terlebih di zaman sekarang ini”. | Ignaa Li as- 
Syarbiiny 16/137 |. 


SAE Hb aa SI AB UAS P3 BSA Ii (Ap aa TS am oh 3 pa) 
ON Sp (sa 8 28 Las On Hp jas Ka Tut 38, ola Hg edi Io da, ) Cat 
BEA Yap Si EL bh BIAK 

“Ai M3 aa EA af su di ama x g LS, Be Pn LI Tap aka ali, sub Aa 


- 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3139 ) 39 


ec — ap an - 3 SA can Kila JS GP te gen al, aa da Dik NOTE « Ti 
m3 Ba Is Yg 20: apa Jan , J8, « Oma, ud dont Is era Ta 13 8, 23 Ab ln Uya 

Ke NB Sa as de da: TAAT Sa UG eh em ON SBL ta 

un lag S3 UUS g ya dn eng al Le. 

Dan diperbolehkan bagi pria merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka saja (tidak boleh 

lebih) berdasarkan firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 

atau empat” (4:3). Dan berdasarkan sabda Nabi pada sahabat Ghilaan setelah ia masuk islam dan 

ia memiliki sepuluh istri “Tahanlah yang empat dan ceraikan sisanya” saat pelarangan ini 


dinyatakan nabi untuk melarang keberadaan menikah lebih daro empat maka pencegahan dari 
awal tentu lebih utama. 


( FAEDAH J Ibn Abdus salaam menjelaskan “adalah syariat nabi Musa As. Memperbolehkan pria 
menikahi wanita sebanyak mungkin tanpa ada batasan demi kemaslahatan kaum pria, disyariat 
nabi Isa As. Pria tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu demi kemaslahatan kaum wanita dan 
syariat nabi Muhammad menengahi syariat para nabi dan rasul demi kemaslahatan kedua belak 
pihak (pria dan wanita), dst.......(cCAPEK...M). | Hasyiyah al-Bujairomi X/143 |. 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/355830801106401/ 


2327. HUKUM MEMILIKI ISTRI LEBIH DARI EMPAT 
PERTANYAAN : 

Sulaeman 

Assalamualaikum.. Sedang heboh kasus "orang" yang mempunyai istri 9. Pertanyaannya, apakah 
benar memiliki istri lebih dari empat itu dihukumi zina... Terimakasih. Wassalamualaikum. 


JAWABAN : 
2 Fakhrur Rozy 
Wa'alaykumus salaam, 


SI ab Ie JuaY ebyy LIL) Gate da lela Ol alel gali 
www.Shiaonlinelibrary.com/17 dasudll/o-a-sub SJl-sub Jl- puugi 2620/-SII 
Istri melebihi 4, bertentangan dengan ijma' dan hadits. Dia telah menghalal apa yang telah 
diharam oleh syari'at. | Tafsir al gurthubi juz 5 hal 17 |. 
AYI PU Hey Tiny Oludik Jper AS Kay mani All Ule JauY Pyy LI) Kata SA Ika OI alel 
Pertanyaannya, apakah benar memiliki istri lebih dari empat itu dihukumi zina... ? Terimakasih. 
Jawaban : termasuk zina, dan wajib di-had. 


Ale 1 Ai, SL JUS Ramai 2 0g pg olisy Lamar Ca SAI 3 Cralua! slale Soterl Laly 11 /5 ob seni 
an ad eos Oa: 
# WA : w 2. # LX» 2 

By Tuuf Olraig Yg Lagis Goiy Laga Ug CME ya (SAI ad doi Haler OS Ofy eko OS ISI eng SAI JB, 
ASN ya WS ab HAL Yg pal LS 3 Lo FA y Laying JUEy Olani 3 la SUS ega pe H Ade Im Y MA, 
ap al Jp MAN ya OS aa Leony Il Poo aka mag al Gan map Il Ban GI jl ag ja Ol Jia Wi 
fan Rama IA Ja 3 PASI JB IE IP by 043 ak TPI NI AS Ad LOL LA JAN lia ol de 13) 
Ly LAS jl yel S3 La Ce Tmn GI Ulee 5 oi MI Ny BL Aloe HO ya kel Se eaks Ol Jd, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3140 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/576272615728884 


3302. HUKUM POLIGAMY 
PERTANYAAN : 


2 Rudeiy 
Assalamu 'Alaikum. Poligami itu sekedar dianjurkan apa sampai pada nilai / hukum sunnah ya? 


JAWABAN : 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, pada dasarnya hukum poligamy adalah mubah 
sebagaimana firman Allah dalam surat An nisa' ayat 3 : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. " 


Meskipun pada dasanya mubah, poligamy hukumnya juga bisa berubah menjadi sunnah atau 
makruh bahkan bisa juga haram , hal ini berdasarkan keadaan seseorang yang akan melakukan 


poligamy. 


Jika seorang lelaki membutuhkan istri yang lain misalnya sebab sang istri sakit sakitan, atau 
istrinya mandul padahal lelaki itu ingin punya anak serta dia merasa mampu untuk berbuat adil 
kepada istri istrinya maka poligamy hukumnya sunnah baginya, 


Sedangkan jika tujuan poligaminya bukan karena butuh tapi sekedar meraih kenikmatan dan 
bersenang senang serta masih diragukan tentang adil dan tidaknya terhadap para istri maka 
hukum poligamy baginya adalah makruh. Wallohu a'lam bis showab. 


Sal aloN Udd0 ole pagioll aral (4 35) 
lo 19551 solid 98 Ielts VI sis Ulah Ja aol 38 alo US JI dasi lsg Jl asi S5 1 
| . 3 sll telu9 C9 cdio sudi era) as wlb|. 
HI Sio 1d 4S LS Ul SI ul 38 sgiloleo H8 Lalasi Y ul lawu sin ISI sii Ul WNI ginog 
elus. 
pas let Jlgsl9 cl lis las sllg elo yo gl «d9 So gl cLgrio alesy Lo ssi de Dila 38 LSI 
Ol 9 JI das Na SI: 
al dedy 0 Sg dng ul gl siang dng) Aawi Ny 3S us Sy3l da9) dal JS, JS 1568 -| 
dnluno M3 N ebgrio dasi Ika 4S « aa sn 2 Pabuaran ta 
irol9 4595 00 JS pgic All yud) budi yo MS Boi 3 aa 

Ia UB «6295 vw Jasll doll ade 533 y3 eling cad llg asill db) lily dala ya) sasill US Isl. 
sell ale Wi 33 mac 0 Ul 93 115 Uus Sal ly, MN sila yel 4 (0g So G3 as 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/783178695038274/ 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT (31an ) 41 


1225. KETENTUAN DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI 


PERTANYAAN : 
ULia Si-iim @uincHi 
Assim...tanya : "jika seorang laki-laki menikah lagi tanpa izin dari istri yang pertama, itu bgmana 


hkumnya?dan setelah itu istri prima mnta pisah karenaa alasan tidak mau di madu, apkh itu slah? 
Dan bgmana shrusnya? Mhon jwbannya...syukron 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Syarat seorang suami boleh menjalani poligami adalah harus adil dan mampu 
memberikah nafkah hidup, diluar ketentuan itu tidak terdapati persyaratan lain (termasuk harus 
minta izin pada istri) namun orang berakal adalah mereka yang mampu menguasai hal sebelum 


Analatang SSI Jadi El teng om Jaa pig — LA C0 age Urb,d Saad AeUY Ran id obb pb: daadll Ambo 433 
VI pai Op) Ol yi Utang Bila Gym Ai oya dal ja 3 Sleny jl Oma agan yag cela pad) OLI 
Ulas! le IS Saoely Gde jLASYU ya Ibas ala (3 da0 AI ya VP aoi WS St ESL UP ea Tas 
Jaka Reel y Rab (3 Aa paid ya — meuai la SA Ob LS — Jak SAI md Org ng Jali BL) yel 
ALAN AL HASI NG COLA jin ya Le HKG UE) & pel ta jali Yg F Untan pb MY bala nee Kali 
RI 3 go din oo Tele gia at AA Je AA 3 Jasa Rat ST. yak, CI Jia Ba mal Y il ai 
AS ya, (129/4-0txnl) (iikahS Lagi cebali IS IA IG Cena 3 tell om Ida OT Lgndatad gp AKSI 
dilan (AR Yg Chong jl GAS pai Teng) AG AAlANS Sal sela ye de paey dadi bh AS. 
Rebel Hb ay ary asi Ae dasi AVI, ella Sg ay ON Kemang lgi) JI JAN JA uya HJ 
V BY de AI — Didin bh GAP Ulos cola LNG tg Untan ab Jual UT il petang PE) LS Camly 
AkAS slah 3 rata Yg CAR la Oja de Bi Alya VI AT ya al Bae aa ala trail Je eluYI lea J£ 
Aa HBO Wen nj Bell Sia & Untan ya Ll bara 0 1 peluny dal AI dl Aji tea de Reny Rel 
Ca. 
KETENTUAN YANG MEMBOLEHKAN SUAMI BERPOLIGAMI. 
Syariat memperkenan suami berpoligami bila memenuhi dua ketentuan : 
1. Bisa memberikan rasa ADIL diantara istri-istrinya. 


Dalam artian kemampuan berbuat adil dalam hal-hal yang bersifat kebendaan seperti memberi 
nafkah, dapat bergaul dengan mereka secara baik serta menggiliri mereka dengan sama rata, 
Allah Ta'ala berfirman : 


“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.” (AS. 4:3) 


Dalam ayat ini diterangkan, Allah memerintahkan untuk mencukupi satu istri saja bila seseorang 
khawatir tidak mampu berbuat adil diantara para istrinya. 


Dan bukan yang dimaksud adil disini adalah sama dalam hal membagi perasan, kasih sayang, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3142 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dilakukan oleh seorangpun sedang syariat tidak akan menerapkan hukum diluar batas yang 
dimampui oleh seseorang maka ia tidak dituntut untuk menjalani hal-hal yang diluar fitrah 
kemampuan untuk tunduk pada keinginan seperti cinta dan benci hanya saja kekhawatiran 
terbelenggu oleh cinta (pada seorang diantara istri-istri lainnya) dapat menjadi kenyataan sehingga 
menjadikan istri bagai tergantung, tiada terpenuhi hak-haknya dan ia juga tiada tertalak dari 
cengkeraman kuasa suami. 


Allah berfirman “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (OS. 4:129) 


Ayat ini sebagai penegasan tentang ketentuan legalnya berpoligami agar karenanya tidak 
menjadikan mendzalimi kaum wanita sehingga membuat nasibnya terkatung-katung dan orang 
berakal adalah mereka yang mampu menguasai hal sebelum tertimpa masalah karenanya. 


2. Nampu memberikan NAFKAH pada istri-istrinya. 


Syariat tidak menghalalkan seseorang memasuki ranah pernikahan baik menikah hanya seorang 
istri atau lebih kecuali ia berkemampuan memenuhi biaya dan tuntutan-tuntutan dalam sebuah 
rumah tangga, mampu memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan seorang istri atas 
suaminya berdasarkan sabda nabi :“Wahai kawula muda, barangsiapa yang mampu dari kalian 
atas biaya maka menikahlah” yang dimaksud biaya adalah biaya yang dibutuhkan dalam 
pernikahan dan rumah tangga. | Al-Figh al-Islaam 1X/160 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 

Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/361009993921815/ 


1264. DEFINISI WATHI SYUBHAT 


PERTANYAAN : 
Muchammad Khusain 


Asslamualaikum. . Mao tanya, yang disebut wathi syubhat itu wathi yang bagaimana to? mohon 
pnjisnya! 
JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot 
Wa alaikum salam. 
JP Redi GUI eni) RSNI gi Rong JI IP Ie ebay AS ag JA gadi JyNI eni! plail RU prank Rgodl Ol elely 
OY Ra Yy JS Saat Y JIN, BL ang PRA Ika GI dag dai Rd LI end IS PAN RAY 2 ya 3 
(337 3g II Alena — Via Rao Y EU JII WS Of II al GI, HI Ji ale 
Keterangan :wathi syubhat terbagi tiga : 
2 Syubhatul fail(pelaku), semisal orang yang menjima' perempuan yang dianggap isterinya, 
namun kenyataannya bukan. 
» Syubhatul machal(perempuannya), semisal orang yang menjima' budak perempuan yang 
musytarokah(milik bersama). 


2 Syubhatut thorig, semisal jima' dari pernikahan tanpa wali (karena ada ulama yang 
memperbolehkannya). | Yanah Juz 3 Hal 337 |. 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3143 ) 43 


Wathi' syubhat adlah wathi' yang tidak di sifati dengan kebolehan dan keharoman.seperti ia 
menyangka bahwaa wanita lain itu adlah istriya kmudian ia menjima'"y. tidak ada had dalam wathi 
syubhat. | kasyifatus saja 27 |. 


»Toni Imam Tontowi 


Seperti seorang suami yang menggauli wanita yang disangka istrinya ternyata bukan maka wajib 
bagi suami tadi mengeluarkan mahar mitsil. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/323572130998935/ 
2 Coungkriyng CihUy 


Assalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh . Afwan asatidz/asatidzah ,yang mau saya 
tanyakan jima' syubhat itu maksudnya bagaimana ? Soalnya saya baru dengar pertama kali 
..Mohon penjelasannya .. 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikum salam Warohmatullahi Wabarokaatuh. Wathi SYUBHAT adalah perbuatan senggama 
seseorang atas wanita yang dalam prasangkaanya halal baginya.Menurut Syafi'iyyah Wathi 
syubhat terbagi atas tiga macam : 

» SYUBHAT HUKMIYYAH/MAHAL 

» SHUBHAT FIIL/ISYTIBAAH 

» SHUBHAT THORIIG 


Oladkl GA. CIU pnmada Kala JS ily Upin Cal BUSI 4 plladi BSE JJ Reed LI Td oma — 1 Aeotdl aldi 
JOS Ina ny. MAN ET 4 JP Robi gama) 6 Ina SI Kill gd SY mamih Lal, JL Roti) Rea Kendil 3 
Id OS daa LA Ely ena Aly gadi OY 4 Ja JS pl Se Ateb NAN SL ai Ja! 

Age! OY SUN Rab Rob! ola Ceng. JW ye IE Ab 3 ebay HULSI Baktna by 3 Lita yag. la dnnle Ja 

oladil ad Jaa oya GB Kteb EN Ol Rpeb Coaiy 1 Jail! Rob yag JI amil Lal. S8 Jodi OS Uda Baja « 
kg DR Ol Joel Rgaty Jadi! Rabi ora BA. eat Aa Tab AB Jala pad Re ya sebal OY 4 JA ob ISI SMS, 

(de GW dakara pbb yg € NI Bakana plby 1 Jail Aga Altal uyag. Jl ob Al dh Rorloe DG Jami Joe Jala uya Selor Jadi 
LS peby y5 Ad Nata Aiiaim Y Alia 3) j0 dah Hong La yag 2 Akal Rgodi means Kabid o jiily. Jle Gde Aalsel pbb ay € Jl 

digoda pomki BASA D jl y. Saad! Alay Ra del Ole O) denga Anolo ding € Kisi Ol dus USA ng Yg. aing S3 ala 

bed Igling. JAU JG eyang! Jet OS Ob lai! AN 3 AEAJI Read! gd € elekil SN Agadi ale Gali 
(RSI Aas ) Zedd dale Gi La yag JSI mill 3 Nela mill Ia OS Of Task. dy Om KB.) 
9074 V1 304 /7 pke s3 B1 / 2 p 3YI 153 - 151 /3 pke jl Lal. 

| Al-Mausuuah al-Fighiyyah 25/341 |. 

8 — last Gilas! Ah Cola di SAI Se Of Ang 1 gim YI JS Aa, JA edar! Soy 3 Jp! sale alas 
La gag CJ Reda Red obb OT 6 Ori ala aa Y LAI SI OS Chun mei eLa3YI SI 
ABI Upin sega Unoya YO AYI dan itil Oky OMA, JA ola Sina Ja 4 Dt dong Nb Ola Rani ebay IS 
SA tas pdl ASLI oya Ra Aly JIN OY AJE ga TSI AS 3 gl Ilerd ag 4 JI Leone 1 end BU 
MAKA guna PE LAN Aldy € KAK Slash GlaN OI ya ed 

Ulama Usshul Figh berbeda pendapat dalam menshifati kehalalan atau keharaman pelaku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3142 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tindakan kriminal akibat lupa.al-Asnawi berkata setelah menguraikan keterangan bahwa hukum 
adalah ketetapan Allah yang berlaku pada tindakan-tindakan seorang mukallaf dalam kondisi ia 
berbuat dan sadar/bukan dipaksa. 


Wathi subhat yakni perbuatan senggama oleh seseorang atas wanita dengan berprasangka ia 
istrinya misalnya, apakah perbuatannya dapat dikatakan halal atau haram ? 


Apakah tidak berakibat dosa ? atau tidak berpautan dengan hukum apapun ? 
Dalam hal ini memang terdapat tiga pendapat ulama namun yang paling shahih adalah pendapat 
ketiga sebagaimana ungkapan an-Nawawy pada fatwanya dalam kitab an-Nikah “Bahwa hukum 
halal dan haram adalah bagian dari ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan khithabnya 
dengan tindakan-tindakan orang mukallaf sedang orang lupa, salah dan sejenis bukanlah kategori 
orang mukallaf. | Al-Mausuuah al-Fighiyyah 19/132 |. 
Uh atap Ie PNY AS AN AYI Sya W Igltng 6 Joel Apa dl Ran AP Reni Ci — 4 KLS ob 
Pora BLN HK ab Kid ye Akik Al 3 SY dala Libas Bal bg AS MAY JL Ko D3. Jail Lp 
IS mon Ya ob, 3. S3 Jet liang « aa Ela IBL alas Hang Pe) Hd Sal 1549 « “| Ae Je pny SS 
KE VI aa BPA JB ya MB OP 4 MB ya Kemal Lea Salih Ga ell Agadi Ll. Ra V3. 
HUKUM PELAKU TINDAKAN SYUBHAT 


Kalangan Syafi'iyyah menilai akan keharaman tindakan subhat Machal seperti menggauli wanita 
sahaya yang dimiliki secara bersamaan karena terdapatnya ijma' ulama akan keharaman 
kepemilikan dan perbuatan semacam ini. 


Sedang dalam SYUBHAT FI'LI maka tidak dapat dihukumi akan halal atau haramnya seperti bila 
seseorang menggauli wanita yang ia sangka istrinya karena kondisi lalai secara kesepakatan 
ulama bukanlah termasuk mukallaf. 


Oleh karena Ijma Ulama menyatakan tidak terdapati dosa didalamnya, bila ketaklifan seseorang 
tiada, tiada pulalah ketentuan hukum halal dan haram padanya, ini yang dimaksud pendapat 
ulama Wathi Syubhat tiada dihukumi halal atau haram” 


Dalam masalah SYUBHAT THORI@ kalangan syafiiyyah menilai hukumnya tergantung pada 
pendapat yang ia anut, bila ia menganut pendapat ulama yang mengharamkan maka haramlah 
perbuatannya, bila tidak maka tidak haram. | Al-Mausuuah al-Fighiyyah 25/341 |. 


2 Coungkriyng CihUy Iyya 


Kok bisa, mungkin contoh k'adaanya seperti yang d.bly Muhammad Fatkhurozi Rozidiatas !!Klo si 
suami jelas tidak tahu kalau yang d.wathi' itu trnyta bkn istrinya , tapi teman Si istri sudah tau itu 
suami temannya tapi msi d.teruskan ,, (maaf sebelumnya) ..Apa masi d.bilang syubhat ?Dosakah 
teman si istri ?Afwan kalau terlalu banyak tanya ... 


? Masaji Antoro 


Yups,, masih dihukumi Wathi Syubhat juga bila suami yang menggauli tersebut benar-benar tidak 
tahu kalau yang digauli bukan istrinya 


2 — Gb Aa gia Reebdl eby OY bakat Egi B In gb yA eagada bjb Gaji SWYL Lal Bad CL, 
Iltay sold Dls Sal MS pa Bel dp Jua Lah ltr OI er Kemah Boley II JAS 3 ma 
Kama UBI net tuah Ae slr US Jeruk (tong) LAI 1 Jend el Jgiig eleory3 pe dl alah Bj Of Had ob 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3145 ) 45 


4527 9). 


Dan diwajibkan IDDAH juga akibah perpisahan sebab wathi syubhat seperti perempuan yang 
diwathi akibat pernikahan yang rusak karena wathi syubhat dan pernikahan yang rusak seperti 
wathi dalam pernikahan yang shahih dalam hal telah terpakainya rahim dan bertemunya nasab 
pada si penggaul maka sama hukumnya dalam hal harus disterilkannya rahim agar tidak terjadi 
pencampuran nasab dan sperma.Contoh wathi Syubhat : Bila seorang wanita menjalani malam 
pengantin pada lelaki selain suaminya, dan para wanita berkata pada si lelaki “sesungguhnya ia 
istrimu”, kemudian si lelaki pun menggauli wanita tersebut atas dasar ucapan para wanita tadi dan 
ternyata diketahui si wanita memang bukan istrinya. | Al-Figh al-Islaam 1X/594 |. Wallaahu A'laamu 
Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/436863283003152/ 
1399. TIDAK MENIKAH SAMPAI USIA LANJUT 


PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 


Assalaamu alaikum wr wb. Saya punya ortu / sesepuh / guru umur 60 tahun sampe sekarang dia 
belum pernah nikah, kalau ditanya sama muridnya mbah ko blm pernah nikah sampe sekarang 
kenapa jawabnya: allah aja ga nikah, dia bukannya ngikutin jejaknya nabi tapi dia ngikutin jejaknya 
allah. Gemana tanggapan temen2. gemana solusinya....? 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam wr.wb. Mungkin beliau mendalami betul apa yang diuraikan oleh imam an- 
nawawi dalam kitabnya al-minhaj : 


CSI Yg RAYI AB OloS HA OB pall Wi ygdi pa | AS Cutaal Ladkih OM dial AL dal elok Kontan 30 
CE Jesil FSIB aan POM 2S Jus Sol 

"Nikah hukumnya sunah bagi orang yang membutuhkan dan punya biaya.jika tidak punya biaya 
sunah hukumnya meninggalkannya dan lemahkanlah syahwatnya dengan berpuasa. Jika tidak 


butuh menikah, maka menikah hukumnya makruh kalau tidak punya biaya. Jika punya biaya 
tidaklah makruh, tetapi melakukan ibadah lebih utama. 


Aku (an-nawawi) berkata jika memang seseorang tidak menggunakan waktunya untuk beribadah, 
maka nikah lebih utama". Oleh karena itu imam An-nawawi hidup membujang sampai ahir 
hayatnya. Beliau lalui hari-harinya dengan beribadah, menulis karyaz ilmiyah, mengajar, membaca 
alguran dll. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/385742931448521/ 
1520. HUKUM POLIANDRI 


PERTANYAAN : 

Adin Bagus 

Asslamualaikum..... Mas, mba tolong minta ta'bir polyandri.... Mohon sangat 
JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3146 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abdullah Afif 
Allah berfirman: 

#ladl ya Onani) 
WAL MUHSHANAATU MINANNISAA'I 


Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami) AS Annisaa ayat 24. Dalam 
Tafsier Ibnu Katsier 2/256 dijelaskan : 


Long yag Lisan! ka YI Sale pg 1 SI (SU ESL Yel oa Ona, | de da... 
AL MUHSHANAAT WA HUNNA AL MUZAWWAJAAT 
Muhshanat, mereka adalah wanita yang dinikahi / bersuami 
(ika imo ng) akan ly Laga JO Cod Ody Leonaj Bal Wal 3 pelaut dale AI Gaun ol ye ta Al eny 3 23) 
Ayyumaa 'mra atin zawwajahaa waliyaani fa-hiya lil al-awwali minhumaa. 


Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu 
adalah bagi yang pertama dari keduanya. Dalam Subulussalaam 3/123 dijelaskan : 


US dea ISP UTY PGI Us Jasa sya Lagian JSI UST Un Akin OS onlen OLdg Waie II LAN Of le Jaa sad, 
IIS 3 Mas Aly Sy Ola pay OP. Jernll LAale ao Y il Y) Skate Lg Jasa Of SLIS ed Ul, cuy dil p Lha Ule 
3) ding SAT SAI Akal ji SU OP Lala Crengjl Ji Up Jasa gl dong ATP UTY) Ontlas LAH mall & be ISI 
HA Ae Jab Loyang Gaal R3 MP Lala Jali IIS) mu La AM Ledle GH. 

WAL HADIITSU DALIILUN 'ALAA ANNAL MAR'ATA IDZAA 'AGADA LAHAA WALIYYAANI 
LIRAJULAINI WAKAANAL A'ADU MUTARATTIBAN ANNAHAA LIL AWWALI MINHUMAA 


SAWAA UN DAKHALA BIHAA ATSTAANI AU LAA AMMAA IDZAA DAKHALA BIHAA 'AALIMAN 
FA IJMAA'UN ANNAHUU ZINAN 


Hadits diatas menunjukkan bahwasanya jika seorang perempuan jika diakadkan oleh dua orang 
wali untuk dua orang laki-laki dan akadnya berurutan, maka perempuan tersebut milik laki-laki 
yang pertama dari keduanya, baik digauli oleh laki-laki yang kedua atau tidakAdapun jika laki-laki 
yang kedua menggauli perempuan tersebut dan dia mengetahui (sudah diakad oleh laki-laki yang 
pertama) maka menurut ijma' itu adalah zina. 


Keterangan : Dari ayat dan hadits diatas, diketahui bahwa poliandri adalah haram. Wallaahu 
A'lam. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/412056568817157/ 
1789. HUKUM WANITA MENIKAHI TIGA PRIA ( POLIANDRI 


) 


PERTANYAAN : 
Maktabah Syamilah 


SS ay Al Rang Sele adl 


Ada kasus seorang wanita kerja di Arab saudi, dia punya suami tiga Ekor, eh nas tiga orang, 1. Di 
indonesia. 2. Di arab, juga sama-sama orang indonesia, tiap bulan ngirim uang ke suami yang di 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT ( 3147 ) 47 


indonesia, bagaimana nih.... ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Dalam kasus di atas, pernikahan wanita yang 
mengaku tidak dalam berstatus bersuami dengan suami kedua dan ketiganya secara lahiriyah 
tetap sah asalkan wanita tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti kuat statusnya saat ia menjalani 
pernikahan, akan tetapi bagi wanita yang tahu pasti keberadaan status aslinya, hubungannya 
dengan suami kedua dan ketiganya tetap dihukumi ZINA... 


LP 0 (AA) TM or Ie jm SUN Geni 3) LA) 
JA Long Of Sal Wo Ae Ob Gile FM W Sa LAS jom Uileah Jo Si (Bang rn je dp) 
OI j JE LS edan LIS Ly Ang VI SU yag pl Il tera Yo eta PM ed jer Vas sai, Ol 


Disyaratkan pada (calon) istri yang hendak dinikahi tidak dalam status menikah dan dalam masa 
iddah.... (Tidak dalam status menikah dan dalam masa iddah) meskipun dengan pengakuannya, 
maka boleh menikahkannya selama tidak diketahui dia telah menikah dengan lelaki yang pertama, 
bila ia diketahui telah menikah dan ia mengaku suaminya telahmentalaknya atau telah meninggal 
dunia serta telah usai masa iddahnya maka boleh bagi wali khasnya menikahkannya tapi tidak 
bagi wali “amnya (hakim) kecuali setelah terdapat kejelasan pastinya akan status wanita tersebut 
menurutnya. | Paanah at-Thoolibiin 111/280 |. 


Ja AA abg OP AT Mer) VII Her) Wont WAS End JLN SSI JB (TM oa ae IE) ba (3) 
ad Rona! nata Wae ST IS) La IDUL USUL OLSGYU dai oya Gaal nata dy Want Ga Se jl And Gaal Joe 
D8 Ona Ca HI Uang Kai OB meal! yh ata d3 ira Sola jl Ia Gill ne Se og mad Alan Ob 
US Je pt Uas Gaakiy PI yag Uu Gilas al Uye ji atik Of Jd LI LIW 33£ Yy Lag Lagin Int j£ 


Disyaratkan pada (calon) istri yang hendak dinikahi tidak dalam status menikah, bila seorang 
wanita memberi izin pada kedua walinya untuk menikahkannya, kemudian salah seorang walinya 
menikahkannya dengan seorang lelaki dan seorang walinya lain menikahkannya dengan lelaki 
lainnya, bila pernikahannya terjadi bersamaan, atau tidak diketahui mana pernikahan pertamanya 
atau diketahui hanya saja lelaki yang menikahi pertamanya tidak jelas maka kedua pernikahannya 
dihukumi batal. 


Berbeda saat ia memberi izin pada salah seorang dari walinya kemudian ia berstatus istri dari 
suami sahnya maka bila lelaki lain menikahinya tidaklah sah pernikahannya. Bila diketahui 
keberadaan kejelasan suami pertamanya dengan bukti kuat maka pernikahan dengannyalah yang 
sah. Bila terlupakan kejelasannya maka ditangguhkan hingga menjadi jelas kesemuanya dan 
dalam masa penangguhan ini salah seorang dari suaminya tidak diperkenankan menggaulinya. 


Dan bagi lelaki ketiga tidak boleh menikahinya sebelum kedua suaminya mentalaknya, atau 
keduanya meninggal atau salah seorang mentalaknya dan seorang lagi meninggal dunia dan telah 
usai masa iddahnya dari suami yang telah menggaulinya atau mati meninggalkannya. | Nihaayah 
az-Zain 1/302 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/463246533698160/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3145 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1909. PERNIKAHAN MANUSIA HERMAPRODIT ( 
BERKELAMIN GANDA ) 


PERTANYAAN : 
Badru Zaman 


Assalamu ' alaikum Wr Wb. Bagaimana hukum'a Pernikahan Banci dengan Banci / Banci dengan 
Perempuan tulen / Banci dengan Laki-Laki tulen ? silahkan sertakan ibarotnya. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Wr Wb. Bila yang dimaksud dengan banci (maaf) dalam status di atas adalah 
orang yang berkelamin ganda ( Transeksual atau hermaprodit ), maka pernikahannya TIDAK SAH 
baik berstatus sebagai istri atau suami dari pasangan nikahnya... 


Dan tidak adanya ketidak jelasan, maka tidak sah nikahnya KHUNTSA (orang yang berkelamin 
ganda) baik dia berstatus menjadi suami atau istri. | Syarh as-Shaghiir ala Agrab al-Masaalik 
111329 |. 


Sdor Y4 Tabe Y, Liy, Li Yg 259) Yo Las Ou Y al SSI Panu ata PB (ISS SM Ag wa Yg). 
Maka tidak sah nikahnya KHUNTSA (orang yang berkelamin ganda) baik dia berstatus menjadi 


suami atau istri, tidak dapat menjadi ayah atau ibu, kakek atau nenek. | Hasyiyah as-Shoowy 
117329 |. 


In Io Ayat Sy ni Dls EA DA dua IA ap Ol ISA Ia TK aa Ya 
Dan tidak sah nikahnya KHUNTSA (orang yang berkelamin ganda) sebab bila ia menikahi wanita 


tidak terdapat jaminan ia menjadi wanita atau bila ia menikahi pria tidak terdapat jaminan ia 
menjadi pria. | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab 17/375 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/476755755680571/ 
2409. STATUS ANAK HASIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA 


PERTANYAAN : 
Fatma Momogi 


Assalamu Alaikum. . Afwan uhty dan akhy. . Ana mau nax gmn hukumx ank yang lahir dengan 
orang tua beda agama 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 


Wa'alaikum salaam, anak yang lahir dari orang tua yang beda agama (islam dan bukan islam) 
maka anak tersebut dikatakan muslim. 


BAJA ondel Le daa Yg alas AYI OY elana pad BA) pelan 2 Wp gi CON adl 3 asa 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594036027285876 


www.islamuna.info 


MUNAKAHAT | 3149 ) 49 


F0017. Hukum Nikah Dengan Jin 


Oleh Mbah Jenggot 


Di atas pentas ilmiah barang kali kita sudah biasa mendengar istilah kawin lintas agama berikut 
urgensitas hukum-hukumnya. Namun bagaimanakah urgensitas hukum kawin lintas alam, yakni 
kedua pasangan bukan dari alam yang sama, seperti seorang pemuda dari bangsa manusia 
menyunting gadis dari bangsa jin atau sebaliknya? 


Dalam literatur klasik (figh), wacana perkawinan lintas alam ini masih menjadi perdebatan antar 
ulama. Akan tetapi, perdebatan ini hanya meruang seputar masalah apakah sama-sama jenis 
manusia, menjadi klausul (syarat) dalam keabsahan nikah. Menurut Imad bin Yunus yang 
didukung oleh Ibn Abdissalam, pernikahan manusia dengan jin hukumnya haram dan tidak sah 
karena berbeda jenis makhluk. Pendapat ini didasarkan pada firman Alloh: 


Celgaf £ Kadi : st ee SI Jaa Ai, 
"Alloh menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu". (An-Nahl : 72). 


Dalam ayat ini Alloh telah menjadikan pasangan manusia dari bangsa manusia sendiri agar 
manusia bisa sempurna merasakan kedamaian bersama pasangannya. Apabila pasangan bukan 
dari bangsa sendiri, niscaya kedamaian itu tidak akan dirasakan manusia. Versi ini juga menyitir 
sebuah hadits Rasululloh saw. yang melarang nikah dengan bangsa jin: 


"Rasululloh saw. melarang menikahi jin". 


Sedangkan menurut aL-@omuly, pernikahan manusia dengan jin hukumnya sah namun makruh, 
dan gaul inilah yang dinilai mu'tamad oleh Ar-Ramly. Versi ini mengatakan bahwa pernikahan 
lintas alam juga menjanjikan kedamaian kendati tidak optimal, dan larangan dalam hadits tersebut 
bukan bermakna haram melainkan sekedar makruh. Versi ini juga diperkuat dengan fakta bahwa 
bangsa jin juga terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan layaknya bangsa manusia, bahkan jin 
juga disebut oleh Nabi sebagai "ikhwanuna" (kawan kita). Dan juga diperkuat lagi oleh sejarah 
perkawinan nabi Sulaiman dengan Bilgis yang merupakan anak dari pasangan jin dan manusia. 


Tak menutup kemungkinan dari ulama selain yang disebut di atas memiliki pendapat yang 
berbeda.Wallohu Alam. 


Link Asal : 
www.fb.com/group.php?gid-267711463126&v-photos#!/photo.php? 
fbid-184595191569362&set-0.267711463126&type-1 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


KELUARGA 


(3152 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


12 KELUARGA 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 
berumah tangga. 


KHITAN 
Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Khitan. 


0763. Kesunahan Dalam Walimah Khitan 


PERTANYAAN : 
Muhamad Nasir 


Adakah kesunahan dalam : Membuat acara Resepsi Undangan. WALIMATUL KHITAN,ataukah 
sekedar tradisi budaya di masyarakat ? 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Memang terdapat ketentuan yang menyatakan kesunahan mengadakan WALIMAH AL-KHITAN 
bila yang dikhitani anak cowok 

Sai Sg SAB Aya Pm isa sb & cu Ts 5 SAN 3 Sd la oi Jaa dad 1 Pai JG 
Berkata al-Adzru'y kesunahan mengadakan WALIMAH AL-KHITAN untuk khitan laki-laki bukan 
wanita, karena khitan untuk wanita cenderung tertutup dan terdapat rasa malu bila terang- 
terangan, hanya saja menurut pendapat yang memiliki wajah juga disunahkan bila 


penampakannya hanya sebatas dikalangan kaum wanita. | Tuhfah al-Muhtaaj XXXI/384, Asnaa al- 
Mathaalib 111/224 |. 


Disunahkan menampakkan khitan laki-laki dan menyembunyikan khitan wanita dari para kaum 


pria bukan kaum wanita, bukan berarti kesunahan mengadakan walimah khitan pria berarti juga 
disunahkan ditampakkan dikalangan wanita. | Nihaayah az-Zain 1/358 |. 


tan UI Jad3 6 (LS) Girl AL aah Ll 4 La lelet anal OY USU Ae yah AJB oya ALE yag. 

SEA de 1 Jab Iidonly V3 Rentan Lead! deler YG 2 jig OLS Rai, Lely (16) . 

(13) 645 25 Hi. 

(16) aah 3g CI lea Ie al uh. 

Sedang pada pelaksanaan walimah khitan menurut satu pendapat di kalangan madzhab 


Syafi'iyyah mendatanginya juga disunahkan meski terdapat pendapat lain yang menyatakan tidak 
demikian. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 1/46 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


1616. HUKUM KHITAN BAGI KHUNTSA 

PERTANYAAN : 

Abdurrahman As-Syafi'i 

Assalamu alaikum, Ada teman yang nanya : Bagaimana hukumnya mengkhitan khuntsa 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3153 ) 53 


(transeksual, orang yang berkelamin ganda) ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Hukum khitan bagi KHUNTSA diperselisihkan di antara ulama, Imam an- 
Nawawy menshahihkan pendapat yang mengharamkannya namun bila ia mampu mengkhitani 
dirinya sendiri lakukanlah khitan sendiri. 


Ar TN 9 to an OaN Sm UTA ati pang Ad ya Maya till Kn tadi dls Kan 
Up ki ya Api Apa Laga Tag S3 Ju ale) Got JA bat KenA Yg aya IN jl IE GAN ae 
CNG anal Lai pda SO Ape me Ob as ol pl 


Dan haram mengkhitani KHUNTSA (orang dengan dua alat kelamin, jantan dan wanita) secara 
mutlak artinya baik sebelum ia baligh atau setelahnya karena mencederai tidak dibenarkan 
didasari keraguan, ini adalah pendapat yang dishahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ar- 
Raudhah yang dinukil oleh al-Baghowy. Ibn Rifah menyatakan “Yang mashur juga diwajibkan 
khitan baginya pada dua kelaminnya secara keseluruhan agar dapat meraih hak-haknya. 


Imam Nawawy menambahkan “Bila ia dapat mengkhitani dirinya sendiri dengan baik dan 
sempurna, jalanilah,, bila tidak maka belilah wanita sahaya agar mengkhitaninya, bila tidak mampu 
membelinya maka perintahlah laki-laki dan wanita mengkhitaninya karena unsur darurat 
sebagaimana bolehnya berobat (pada lain jenis). | Asnaa Al-Mathaalib IV/164 |. 


da AN ol Ane el Ah aa ai Naa sah IKEA Sad Ot La U 
Baal 8 aa 3 Para SU Same OP cdi Rol gain ca Oh ja dlu 


Tidak wajib khitannya KHUNTSA MUSYKIL bahkan tidak diperbolehkan karena mencederai tidak 
dibenarkan didasari keraguan. Menurut sebuah pendapat ia dikhitan setelah mencapai usia 
dewasa pada kedua alat kelaminnya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn ar-Rifah, maka 
khitanilah dirinya sendiri atau belilah wanita sahaya bila tidak mampu maka perintahlah laki-laki 
dan wanita mengkhitaninya karena unsur darurat sebagaimana bolehnya berobat (pada lain jenis). 
| Tuhfah al-Muhtaaj 39/301 J. 


Oles (Sy 3 air S3 La Ay SSS il ali SLS OB 4 AYU Vla « okel US Of Ls ON JOS JI, 
Lain der BA gong AN Ra JI al J9 SL EV AL OY Kata din ga Pe (Hah 3) 
#lusilly «Ole II ON Upi jane Ob CA Al g Lal VI) 6 dadi Rt UE amat Ol Cg JB Alay € Gps HI heyad 
dell 3), mali 

Bila ia memiliki dua kelamin khitanilah keduanya bila memang kedua kelaminnya asli, bila tidak, 
khitanilah yang asli saja, bila diragukan keasliannya maka disamakan dengan hukumnya khitan 
bagi KHUNTSA yang hukumnya sebagai berikut : Hukum khitan bagi KHUNTSA diperselisihkan 


diantara ulama, Imam an-Nawawy menshahihkan pendapat yang mengharamkannya karena 
mencederai tidak dibenarkan didasari keraguan. 


Ibn Rifah menyatakan “Yang mashur juga diwajibkan khitan baginya pada dua kelaminnya secara 
keseluruhan agar dapat meraih hak-haknya. Imam Nawawy menambahkan “Bila ia dapat 
mengkhitani dirinya sendiri dengan baik dan sempurna, jalanilah,, bila tidak maka belilah wanita 
sahaya agar mengkhitaninya, bila tidak mampu membelinya maka perintahlah laki-laki dan wanita 
mengkhitaninya karena unsur darurat sebagaimana bolehnya berobat (pada lain jenis). | Syarh al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3154 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bahjah al-Wardiyyah 18/315 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4337826399778831 

2040. HUKUM DAN HIKMAH WANITA DIKHITAN 
PERTANYAAN : 

Agga' Assalam 


Perlu banget tidak ya,. melakukan khitan bagi kaum hawa,. apabila perlu tujuannya apa dan 
apabila tidak melakukanya bisa mengakibatkan apa? Dan sebenarnya apa hukumnya khitan bagi 
kaum hawa..? 


JAWABAN : 
2 Taufig Alaika Salam 


Ijin namba dalam kitab murokaz fatawi, MOHON DIKOREKSI. 
A83 any NO AOA Ny ASP Ul sja UliliaA gl Ae UpalJ lliulee deSiS Io dylap Ulin Jis: 4487. 
JAN Aa SAS Ula jl A5 CIK RU gan celah oa NET As US ye di SadA Unyta - 389 dy Ui Ililde si SJ NY Janlkar glial gan 
Aim OA Ul mal gih Akin Gia papa Asing Y Gua 03 Ol YP SY 9 Uya gal! Cai Ol siang (lal) ana LAN 
2G Miule ghow aa glaca Salam Uti gs Ya: 68002 
Menurut ulama safi'iyah Khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan, dan ketika 
perempuan yang belum di khitan pada masa kecilnya maka wajib pula ktika dewasa dikhitan. 
Dalam Kitab Tuhfatul Habib fikih syafi'i, @OLA ASHAB: wajib khitan setelah balig, dan disunahkan 
khitan ketika berumur 7 hari dari kelahiran kalau itu tidak membahayakan kalau tidak 
memungkinkan maka bisa diakhirkan. MENURUT @OUL ROJIH/BISA Di buat pegangan: 

"KHITAN ITU SUNAH BAGI WANITA DAN TIDAK WAJIB" 


» Sunde Pati 


oiyP you Jeng Bl ab Ole Ke1yy 


dan wajib berkhitan bagi perempuan dan laki-laki jika waktu dilahirkan blm keadaan terkhitan. 
(lanatut tholibin juz 4 hal 173) 


PI sig Ina Bp A3 Segala Ip TN del d9 yong Real uya OLI Gema dala Gilas 0 jar dala BII Ih 


Dan khitan bagi wanita yaitu memotong sebagian dari daging yang berada paling atas farji, 
tepatnya diatas lobang keluarnya air kencing yang mana daging tadi mirip cengger ayam, dan 
daging tersebut dinamakan bidzir. (Nihayatuzzain hal 358) 


Diantara tujuannya adalah tambah kelezatan ketika menjimak 
(198 | 4g) — OI Al il 


ala JG (oo) long dala Gd sbb Jutash Alai OS pa dala Ht pr ISA Ot 3 aj AA dg: 
Aang IU ST Ga only Hala) B3 alel 3 ob Si Jaa ig il al Sup KEY, ea 
» Dewi Rosita 


Diantara salah satunya hikmah khitan bagi perempuan ialah: menambah kecantikan pada 
wajahnya, akan memperbaiki budi pekertinya perempuan, menstabilkan syahwat, memberikan 
rasa ladid pada suami ketika bersenggema, dan masih banyak lagi. Makanya wanita-wanita 
kafiroh mereka kebanyakan tidak bisa menahan syahwatnya hal itu di sebabkan tempat khitannya 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3155 ) 55 


tidak di potong. 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/495561133800033/ 


2066. HUKUM KHITAN DENGAN LASER 
PERTANYAAN : 
Jang Bagus 


Assalamualikum... tanya : bolehkah KHITAN dengan menggunakan LASER ? apa ada syarat 
khusus bagi yang mau dikhitan ? maturnuwun 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


Pada hakikatnya praktek tersebut bukan khitan, namun sudah menggugurkan kewajiban khitan 
apabila tidak ada sisa gulfah yang mungkin dipotong. kecuali kalau gulfah kembali lagi atau ada 
gulfah yang menutupi bagian hasyafah. 


214 pa cal SB 
tab Jh0y OA At14S las Jab alat, cnabis, WA 0 jasad Sa US j3 La Ular, Fal,B ee Uya pb ga0 Alta 
OB j3 Ia 3 bath KASUS Hail! Ol 3 ala aib da AI dag Der SAI Lag SU 153£ Jai dil SAY 

IS OB US Ang dai! OS Oly WUS ayang d2 Satin Aib Ur pb pai YI Ugia tam Yg AP bas SY LA pas OS 
pai SL Lesllatoly WII jalis OS OLI dilas Ko yong Jia A3 Ur sal LAS AB ilham ag Ulang G3 Ul SS Oh 
JB RASA SOP Ol) Ojo Gonala op Upin dalah (SAI LA adas Layang tu jelas SAI aslam 3 Gleb 3 € jail Us 
mad Ur yah CLS 

IE Ay AN SENI Ie 3 Haa Le Yama jL AS Ole al 

LGA 2 dig HI gal 


dika Baba SU Jln Usang et SU YG Leeds II SAI dai Jon (ON GRES maa SES ya HY) (des) 
Jail Wali 3, Eh SP Ae Sal EP OP AN SA GA SI (PER (NA oa 3) 3) 
Gaal LS bai Yo GUE) dale Ulos Y A8 DG Uya Aly oya OP din da (OLI 3 MABSU ain HS NY: Op) 
eny AAA jang dak sob POS jl pai JALB yag SR LS YAN IP ear AK) Cotyarl AAS Ul adil 3 pagi! 
at adl JB OLI G Uli Bold Sr GI AAA main Kadi go IU Ala S3 EL UP, Jap Ul te PLS aales 
LALU pads jloy bas platily & jasa Bala US 3) Ia Lebay WIB ag 00 bal Syah Jian Ul UP AAS 
LS Op, SA Ol Anyar ntian Lapd Jai VI Upin ebi Yg IP das SY LL Lo Ol ih Ole le KY 
Ab SU elang Wleb Gp ybiN os mai LL Lesllatrly JW AJI jali OS Ol Y) Ul Jia US ERASI A5 Lia 
Lenaan JAS La Oles uya oomad US HST | Oky SMS G Ogoh Goals Koo Upin Aalas KE LA alat Layer 
199-198 : P9 15 cit ( 


Ob MABA aan JBS ga mali Pd, Oi eng day LIS ES Gp 3 (Ain Jaka Lo) gain (deh Je) BG 
Inka V3 BEBAN jaan dgyp I3 SY 3 gali JUN Pi Yy Geng Lage Oya Lia OI 3 Aa LK dai SU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3156 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wg dil ole SY 3 Uy32 pelug dala AI Ceao SY) 3 ml Jalg BU Aj SNaol AS 3). UyS Aly PLS ppi 
AJB La Ie sad US Gama d dala pa dit UAN As Oly, AB yel Oren At Jaser Ol, Uu jae UDUS Uye 
Yg SAN oo) GIE tg, Leg ay al Pn Ia SA Io SI II Iya dg, BUM aa Any yk 
BA pp Il OS il Jt dil be LIS 3 Men dia ia UI MY) Ugal MY) Ega elus mual 
KENL 1 BUSI ya okioeli jam JU Jby , Oli p& olamuh Ank! mgwangy Ulir olawd 3) wall Blyj jang jai MASA 
Uap fat Ona. 
KESIMPULAN : 
2 Dewi Rosita 
Meskipun menggunakan laser asal kulit gulfahnya sudah tidak ada(bersih)maka itu sudah cukup. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/496473913708755/ 
2306. TENTANG KHITAN DAN KHITANNYA BAGINDA NABI 


SAW 
PERTANYAAN : 


Opick Syahreza 
Asalamualaikum.. Maring semua ulama pis ktb Apakah bnr khitana.an itu syari,at nabi ibrahim 
katanya nabi muhamad lahir udah di hitan.. Mohon penjelasanya..wasalamualaikum 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa 'alaykum salam. Khitan memang termasuk sebagian dari syari'aty nabi Ibrohim Alayhis Salam, 
begitu jga nabi Muhammad SAW dan13 nabi yang lain dilahirkan dalam keadaan dikhitan : 
HGB) La CU al yag Uteh OLI Uging amdal Ula pal ol II on Wp | ea Jen diy Bl ab Oles Kong 
YVE—E/NVY mdlll leh Ls ee BDS Uy2 Aly lag dala Al la kei Ol G3) 


2 Sunde Pati 
Para Nabi yang dilahirkan dalam keadaan terkhitan ada 15 yaitu Adam,Syis.Nuh,Hud,Sholih, Luth, 
Syuaib, Yusuf,Musa,Sulaiman,Zakariya,Yahya,Isa,Handzolah bin Shofwan yang jadi nabinya 
ashabur rossi dan Nabi Muhammad saw. Tapi ibnu akasir bercerita dari abi bakroh bahwa 
malaikat jibril mengkhitan Nabi ketika hati Nabi disucikan, dan abu umar bercerita dalam kitab 
isti'ab dari ikrimah dari ibnu abbas bahwa kakek Nabi yang bernama Abdul mutollib yang 
mengkhitan Nabi dihari yang ke 7 dari kelahiran lalu menyuguhkan hidangan-hidangan karena 
khitannya Nabi lalu memberi nama Muhammad. 
WS 3 Olaalay Gnyag Sin yay Kemndy Clay Elloy Coyag eng 4 bday ed Uas jas Rani Upt SSI ya Wa 
€ Gandy UM Aloe SI yah Op Jadi Gg 1 JUS pesiar Lalai y AAS Uasiy yahh Ponse Cai Olgdap up Alat egg R3 
YA B Ulaakun log be ella Ktu jig paT) Lay Lay lain) Sian Gatal Ldiy US) ey (IST Oya 
Al 


PA op Haa YI Bag gal ayun M3 seb Ob El Uta Jane Ol Le Ud ye Sus ly 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3157 


Taka olery Bila dd Jarorg Angka pa Cal ora laki ae Ul ls 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/569771296379016/ 


2413. MAYIT ANAK KECIL YANG BELUM DIKHITAN 
PERTANYAAN : 
Rifkie CLalueemnantiie Diia 


Assalaam. mau nanya ... apabila seorang anak laki-laki meninggal dunia, tapi ia belum sempat 
disunat (dikhitan) . . apakah orang tua wajib menyunat anaknya tersebut dengan cara sunat 
ghoib / isyarat? .. 


JAWABAN : 
2 Maman Fathur Rohman 


Wa'alaikum salaam. Diterangkan dalam kitab Nailul Authar, kitab Majmu' dan syarah Shaheh 
Muslim, apabila seorang muslim meninggal sebelum berkhitan, maka terdapat 3 pendapat dari ahli 
Syafi'iyah, yaitu : 
1. Tidak wajib di khitan baik masih kecil atau sudah besar, sebab khitan adalah satu kewajiban 
yang hilang dengan sebab meninggal. Pendapat ini adalah pendapat yang paling shaheh. 
2. Wajib di khitan baik sebelum atau sesudah baligh. 
3. Wajib dikhitan apabila sudah baligh, tidak wajib bagi yang belum baligh. "TAMBAHAN" 
Syaikh Abu Muhammad Al-Juaini mengatakan, "Apabila seorang anak lahir dalam keadaan 
sudah dikhitan, maka tidak ada hukum wajib dan sunnah untuk dikhitam. 


2 Rampak Naung 


Menurut pendapat yang paling kuat, tidak boleh dikhitan bila seorang meninggal sebelum berhitan 
semasa hidupnya 


132 cerah gerionYI G Sya An SI (EP Sob GIE Ol ay Ol yag 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/602320219790790 
3406. JIKA TERLAHIR DALAM KEADAAN SUDAH 


TERKHITAN 
PERTANYAAN : 


» Saifuddin 

Aslmkm.wr.wb. Bagmna hukumnya anak kecil yang sudah di sunat jin. Apakah harus disunat 
kembali? Karena saya pernah dengar katanya seorang lelaki harus pernah meneteskan darah dari 
kelaminnya sebgai kewajiban baginya di sunat. Pelurusan kebenaran yang benar bgmn njeh? 
wassalamualaikum. 


JAWABAN : 
2 Jojo Finger-looser ItmyLife 


529 ci Labs Ling (pay) Al gl Ul) wdlas daa uaigio lap al Cum Jas Blyal Ulis cs 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3158 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alas Waug JJ ada Halg Ji89 dim lai cal 


Adalah wajib melakukan khitan bagi perempuan dan lelaki, sekiranya terlahir belum di khitan, 
(tidak wajib khitan jika terlahir sudah di khitan) kewajiban khitan ini berdasarkan firman Allah 
“Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim” (AS. An-Nahl 123) Yang salah satunya khitan, Nabi Ibrahim 
melakukan khitan di usia 80 tahun. Menurut pendapat lemah hukum khitan bagi lelaki ialah wajib 
sedang bagi wanita ialah sunnah. Pendapat yang kuat ialah keduanya wajib. 


2 Santriwati Dumay 

Jika gulfahnya sudah bersih seperti layaknya yang sudah di khitan maka tidak perlu di khitan 
kembali sama halnya misalkan seperti seorang anak yang terlahir sudah dikhitan tidak perlu 
dikhitan lagi. Lihat Kitab 'anatuth tholobin : 


Sal Ud 42 yo sis! gl gal Ulu Sisi yo ul C3 yo Ld 0555 duulio (Bl Ul Ungg 1Js3), 
Lal os Wol Gil yoll 4 Li ll au Jill 2 H3 Sasi Yo ul LS did sisa! elldg. 

R0 NI UN Egamallg A9 Jl 98 lo ade 3900 NI dis UHy sll R3 (Ja leg Bl All A93) 
Esioo JW, 

ul 42 DG d3S Ig UB SI (uwisiSo Idoy dd Cus 133). 


http://islamport.com/w/shf/Web/714/1352.htm 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/814249805264496/ 


3948. KADO DALAM WALIMATUL KHITAN 
PERTANYAAN : 


Asalamualaikum. Mau tanya apabila seorang anak dikhitan biasanya ia diberi uang oleh orang 
yang hadir atau kondangan, yang jadi pertanyaan uang tersebut milik ayahnya atau anaknya ? 
| Jar Koni | 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam. Menurut pendapat yang kuat jika pemberi tidak menentukan siapa yang diberi, 
maka uang atau kado tersebut menjadi milik sang ayah. Namun bila telah ditentukan atau ada 
indikasi kuat hadiah untuk sang anak, maka hadiah tersebut milik anak. Wallohu a'lam (Rz) 


YIYVI ll ds, 

Klo drg 0953 Je3 » cd Is AI bera maw dg « Ula Al Edan 4 2955 SSl9 du yis Ol: dwolull 
Ly Gilg « wal" Sgliall "9 yuus ob gb : cs | 368 Pera DA uls3 BS Wal JW 
OB JB uenall dmogllg « dngll Jis « a89 u0g 19 1 JB 4 pil Jaa ad UB 4 on) lali ul SNI ale 
Sila Ul kail Ul 1 ed SUS yg £ bull Sl Jasalg « ai « dngdlo nol wol Ja Al 

Je alls - . mmola sesal mo (adl Ll yaa Lala 2 So ye JBS ati - 


Ap lebi Ula jo 3 JAM B3 Al ia 

(do56) Ueall Iama gk cd US pake In 6 gal maa "ID dala ja Dien Ha alel pam MANA Alila g Laga Ala dina 
lal saigoal II Y Agus Lag Aaaao Niall | gam 1 SAE Asal seal alah Ulu gr d9 Jala ia IYA | 9 ane alga Sidnan yA 
SAN Inaddual IS Ia Ula Sal sae) (5 Skala lu al ketua 8 A5 JA Us gl FAK Jala HU NS tacalla 

laa KL oa Anal ajaa - Spain EN Us 15 NS | gim gual B3 SA 1 Kan Alia As AD 15 AR S5 ji Ulaak sis) AP 
sad 3 saman « 3 Ualgsl ten Lala Mag (5 alah Laryuile , meal 2d ka Y 3) AAA 5 « Lal A8 Sman ANA & glacaga 

« shal A8 YG 3G ala al AAS AI NG sMSlaa 3 la Us gal) IU lu SX AI 2 Ye & giLatua ga Ag £ y5 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3159 


IL yg dip bola yA Wek M6 2 La oallt po ALA AnSa AA Ula ( BglA gam xg Ale ) Ius Uiinan myalA 
IV salid Usung 6 gila jaga 15 anna IE Ya &, ALAIYENG dal YANG AIM MS 84 alel ily AA ADEL ay 
San aah Usa ya Do, 


Ao SA Nano aje 1 DADA aa ina : 

- Ukas$ CAN IU AS dad AYI Y, SNI ala Aa el aan Me ate (en) 
Uye big gl Using mana Lil IN ata IV ken "3 isya Lay Saga 9 LA Nu Sl Ilagacs sal surelluag $ 3 
Pe an WARS ara aa Yew atu an Sana lnialgal dg ya giaa Us yaa naa Ws ad 

kls pad gila lela 


M7 03:53 wall 

ddguall pas slaclg ld Hal all BAGI Fuul gni R9 gal! Ulagll Jasy BLN 33 balai 03 &,3 
Sl SUN gl Din asal af Al gl Rail Lela 0 BINI a53 al lal! Ul cl S5 lagnug Hal all 
23 ui Luo pdl Liu 3 Il lo sll Kios Bole Sl Be Senada MN pARNG V9 AS yg Isi ul Ado 
bio panai dala C1 Gal V9 US Ula 0548 Bluno yd do Ng pel Jkio ding las gl la Sule 


Mujaawib : Ghufron Bkl , Rampak Naung , Aji Baskara 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/778640362158774/ 
www.fb.com/notes/933263103363165 


4085. UMUR UNTUK MELAKSANAKAN KHITAN BAGI 


ANAK LAKI-LAKI 
PERTANYAAN : 


2 P-mie Lusiana 
Assalamu'alaikum. Adakah waktu yang utama, Ketika umur berapa sebaiknya anak laki-laki 
dikhitan ? Mohon pencerahannya 


JAWABAN : 


2 Wong Gendeng 

Wa'alaikum Salam Wr Wb. Pendapat yang Sahih dari madzhab kami (As syafi'iyah). Khitan 
diperbolehkan di waktu kecil dan tidak ada kewajiban Namun bagi Wali ( orang tuanya) Wajib 
mengkhitan anaknya sebelum Baligh. Juga pendapat sahih SUNNAH mengkhitan anaknya dihari 
Ke 7 dari kelahiranya. Referensi : 


pun ade Sogill 2 

Kla yaa awal Jl $$ Jils UbSI ul lulbuol 29905 le SAI Lud80 yo ewall3 : 

WS Isl9 « Cal pic JS UUS py5y il Angg « Sab J3 satu VISI Ul dll de Uu il ang Wp 

Ol gu Asam 5S Al S Kl yo ANJI A9 HuDy Jd9 « diy 9 yo Blull aga 93 USU Ul Until ob 
Ega asu A23 33 Lilis Ly 1 Jai Ia oi 3 Lulouol GliSl9 « Lawu lod gb Ulang M8 S 
asal 4 Kalo £ eps usg waste biss laras. ae lela: seBYI 389 sesuai cw sama NIS 
Sna elanl » 9 « Iga : ladasl ylesg Y Jas siku lag « Joel yis NI 9d Note 
Sob £ LS gl US Lutno yisa Y lp ggiuoll Rupa! | lol Angl Hb Ud Uso UE Ulil 
alel all «satu 9d se Yi, 


Ibaroh Yang sama tentang Kesunahan Mengkhitan sebelum Baligh 


350 yo 1 253 Yigall 2 xi € goal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3160 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gol UX 0010 53 ena US Ul Wal) ia CSI Ealal ag UUS gag LS9 : lulmol JB (3 
Ud 229 5) ll aga 93 USU Ul Hai 1 DUS Ulullo Selai! La log SIbJI Lao JB3 « 4 
24 Jl A9 HD Jd9 « Sogbiwollo Sol loo JB . Alaiby wib 05549 Uniby A bus USS ul Xl 
Ball 9 Ui «ny X 035SNI JB9 « Uma 1 Bo0D Ul ds Ol JB « Ulang WS dal 0 
0S lali asal JS Gis UB! Sol ola JB. sil UL 98 Soebiiwoll Uno 0,55 DI a9y Xu 
sesal Sl 30 . ws 93 Ul Los Blu uc ,Sl y 36: JB A59 a NeJI 3d 99 cl owg : JB 
Lp 39 Let SI Ly Yg sana Yd ls 32 OI yo ob, SI Ia NN Naa 
yo BY ina! 9 Lilis Jill ade Ly dil ang Ulum! y89 « segan! Y gb3 SAI y getol muali 
J9 ? JB tolaudu ul gi dawai ye Rata yul Ll d3 yo Ulu Uno d3. Ung3 Aallao 
KA X9 MHI all H3 doll YA «aim oiae Jb Milis pay Oil Ubi A99 . Ky N ? lulsuol Dil 
SUS Jl 98 Sasa All olislg « Aula 99 Uta UBI! agio dolan 055 4 uiw put ay AI DJI ale 
alel bls eka Alka gag « seniu yadg Dial 


355 yo 10 555 SOLUI 2 SU aa 
alis X9 « Jd lia UB99 Egi Kagnall 393 «lil W399 929 B9 Uli39 Jl: S5 old JB 
asu Aiuall 1983 j1 UG 4 logg ya) 3 Sl UB €idYall age 0 Je89 «XIII ag yo Helmi Asal 3 

S3 2 Sp Y ol Kaiag » aga bau LA yul Is ul ala 0 alas sai lau ULS3 Bl UB 
Sis ON tyas yA al mu MS gw! Yi si ol sad Oil mo gol 59 «JAS NI Ulas 
aa said nge adal 33 LA al 33 UUS lg 4 uli S5 ole Un Aga 
JI R0 ASI yadU dilain Boledl Jadi yo yaa small YA Eoldl IS Hn Nol Alol Jleg " YAgall 

“gal al Jlap . V250 ulo5 4150 9d Ji usu 4 Gay X VA doll ade ball Lagag Hu Ag : JB 
didi 595 AI yo uutisug lalu jual au all « ul d3 yo dnlano ED d9 Mall |, jlis 48: Sau mall 

Illo Jis « s9gal Ja3 UN Bell a92 UUS dal dllog ym UE Sial ul Jiig « dls J3 Ulll : 
lo og Call 503 « (J5 log Uni Kali u3S Spg « lia io gg 054 wil Sl yA ISI Gay 
valc cl 00 "bwg " 9 gululall Roslg . Uus A8 Bowl al do21 LC 4 Uu MAS dl Uti Bu 
Cus Gilg disiall OLS 99 0,53 Cod B9 Cydall " vi49 Belu! 38 wow AI 39 Bisa yo Rw " JB 
Goal ul" al ye put al Sial Lal US 050 LI 2d) UC Akun 4 Ml Job v0 Will al ZOSI, - 
JSI Ig Soo: Jl ic Sl cadas Salad JB" Al dal Liang ls GS - akug le All Lao 

US ae ua wwg0 Gpsb yo LAul ZOSIG «sule Cu gagal 319. adl uni US loo lak8 Be 
AI JS yo dad Ula 99 WLS3 389 pul asus wal sdg Ilbul WS - Jlall le - Mal ul ul Ani 
obi ll 5 ul Lola yul ux laic ye wwall Gio yo soal ta l log « Ul 96 Baca Le3 j0 
pala daa Yg - alug Gale AJI Lala - All Iga 20 lo UlsIl wil US lo" Jk 

bs ola dil ol" Jaa "9 all ay all ac gal dus Jis 9. dls Ul US ul cad la, 
del ailg. sLNI Uls elsa SUN. 


2 Kangdi 
Disunahkan khitan pada hari ke-7 dari kelahirannya: 


basil D3 YaSa 392 Uulia SMA Kap) giaa yg al Illap, 


( Hadits riwayat Ar-Rafi'i dalam At-Takwin, As-syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmuah, Al-Bahiri 
dalam As-Sabi') 

Apabila tidak mengerjakannya pada hari ke-7, disunatkan menngerjakan khitan pada hari ke-40, 
dan apabila tidak mengerjakannya pada hari ke-40 disunatkan mengerjakannya pada saat anak 
tersebut berumur 7 tahun, sebab pada umur itulah seorang anak sudah mulai diperintah bersuci 
dan mengerjakan sholat. Wallohu a'lam (Rz) 

- Asnal Matholib, Juz : 4 Hal. 164 : 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3161 ) 61 


Ca ball aga Gaal! 3 cejawal! (AR - alang date AU (PI -A5Y by (BY GI aga 08) ALVI ca (cal yes oi (Haag 
Nigal 9 ale Wangi oe gllalSa sal (Januga WYaaila ghital mata aga UV 8 say Masa Sp UaSA sal 3 U jha giswarA Ula Lal 
ds Ui say NY Lal JA Uailun Wslku ) ILaiya ls 58 lea Anal HJ Mal 3 sp Sinyat ol, Lula BJ gl, Ia pa 
$Dual gi 8 jalal dad yag SAN CBN ASY Fan! All id Lai o yA UB euy VI AO Ul mula 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!piss.ktb/941386435884165/ 
www.fb.com/notes/941698105852998 


SEKSOLOGI ISLAM 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksologi 
menurut islam. 


F0062. Etika BERSENGGAMA Dalam Islam 


Oleh Masaji Antoro 

(bl ab: 
(M2: IEYIT LAH SI ya Ja Hy cal Rol Kru 1 (Ty Ge Le Ray! Ranah GR 3S Kpop Lam 
V3 FAO jai AS Oh do ap Ular el Ca abadi AI pama Sab ye Cabai ra ada Saing «Ing 413 
rush ali Jiwa 9 AL us D peng Sala Pi) ola, « (jk Ola ng Ong gate “UI » « ale Pn Maa 
al, AL law og. dlu LS 23 Sa Wis (2) OP Pata Uu Yi, ce Uasu dal, Dhami bau ol, JL us 
OP KE tp Le Il ASI sa JUS YI 009 AG Lay Ulil OP « Lajby Coki Jasad tab) Cas ly Jani 
US & bemiaYI SU ISP RS JI Bol oma ob CA opby Lae Ok 3nd JS AL, 
dl) - TB p Heal ak mart asal, 216/5 He II SLS clukulay 40/2 #0! ale sll (25/7 Hal 
194/6 HI He 159 ye Ga 35591107 ye Soma, 
(2) Ii) HAB EA Kep AI mn mala salah Sumi HIS » PPA YAN Dn kas 32 Uyao dorla Gaal SI) 
194/6 : WI. 
JB LAI Slot Kill 3 Ga Abay Ula Ana en OY tlg taon Judi (AU Ba male Ol yag 
Na) Ara of deng H3 Su JI ad e) uang goo. Anal ex ana saat ya slalali 3 (amal 4 CYUS Ainan 
ale Ugalan La jeig Lagi oya Sa Sel cAale Ugalan La pr Urgo oya lal Gl elilh #dyiag BIAN Aolay (1) . 
(1) (18916 : WII Jas) 007 03 dal 2 Lan op as gs ala galy doel Gal lg) Esa NS ui. 
Dalam menjalani hubungan 'intim' antara suami istri, islam mengajarkan berbagai macam etika 

yang telah diatur berdasarkan hadits Nabi, di antaranya : 


» Disunahkan membaca BASMALAH sebelum menjalani senggama kemudian membaca “@UL 
HUWA ALLAAHU AHAD” dilanjutkan dengan membaca takbir (ALLAAHU AKBAR), tahlil (LAA 
ILAAHA ILLALLAAH) dan disunahkan meskipun tidak sedang mengharapkan keturunan dari 
persenggamaannya untuk berdoa : 


Sena Oanbl gate mel 9 Kake ye US FP Ot mb LAS Of the Rn)3 glnorl elll Umaband! dadi AI pang 
(jul 
BISMILLAAHIL 'ALIYYIL 'AZHIIM, ALLAAHUMA IJ'ALHAA DZURRIYYATAN THOYYIBATAN IN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3162 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KUNTA @ADDARTA AN TAKHRUJA DZAALIKA MIN SHULBII, ALLAAHUMMA JANNIBNII AS- 
SYAITHAANA WA JANNIBIS SYAITHAANA MAA ROZAGTANII 


“Dengan menyebut nama Allah yang agung, Ya Allah, jadikanlah ia anak yang baik bila Engkau 
takdirkan ia lahir dari keturunanku, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak 
yang akan Engkau karuniakan kepadaku.” (HR. Abu Daud). 

" Berpaling dari arah kiblat, jangan menghadap kiblat saat menjalani senggama sebagai bentuk 
penghormatan pada kiblat. 

" Memakai penutup, jangan melakukan persenggamaan dengan telanjang bulat karena ini 
hukumnya makruh sepert sabda Rasulullah shallallaahu “alaihi wa salam “Bila salah seorang 
diantara kalian hendak mendatangi istrinya, pakailah penutup dan janganlah kalian berdua 
telanjang seperti telanjangnya keledai” (HR. Ibn Maajah Nail al-Authaar VI/194). 

" Diawali dengan cumbuan, sentuhan dan ciuman. 

" Saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan secara 
perlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme karena tak jarang pencapaian klimaks seorang 
wanita datangnya cenderung belakangan. 

» Dimakruhkan terlalu banyak pembicaraan saat melakukan senggama. 

" Bila tanpa adanya “udzur (halangan), jangan biarkan empat malam sekali berlalu tanpa 
hubungan badan. 

n Saat istri tengah datang bulan, sementara keinginan berhubungan tak dapat tertahankan, untuk 
menghindari keharaman sebaiknya istri memakai kain penutup pada anggota tubuh antara pusar 
dan lutut saat mencumbuinya. 

" Bagi yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya sebaiknya terlebih 
dahulu dicuci kelaminnya, karena hal ini dapat menambah gairah dan dapat menjaga 
kebersihan. 

" Tidak ada anjuran khusus menjalani senggama dimalam-malam tertentu seperti malam senin 
atau jumah namun sebagian ulama ada yang mensunahkan menjalaninya dimalam jumah. 

n Disunahkan bagi seorang suami dimalam pengantin saat berkeinginan menjalani 
persenggamaan terlebih dahulu memegang rambut depan (ubun-ubun) istrinya sambil berdoa : 


dal Ugikor La pig Ur oya Ea Syely dala Ugalan La pang Lagu oya Ulat GI el 
Allahumma inni as-aluka min khairihaa wa khairi ma jabaltuhaa 'alaiih, wa a'uudzubika min 
syarrihaa wa syarri maa jabaltuhaa 'alaiih. 


“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada mu kebaikannya (isteri) dan kebaikan apa yang 
saya ambil dari padanya, serta aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan apa 
yang aku ambil daripadanya" (HR. Ibn Majah dan Abu Dawud dari Umar Bin Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya, Nail al-Authaar VI/189). 


Referensi : Al-Mughni VII/25, Ihyaa' “Uluumiddiin 11/46, Kisyaf aldana' V/216, Mukhtashar Minhaj 
al@aashidiin hal. 73, Fath al-Mu'iin hal. 107, al-Adzkaar li an-Nawaawi hal. 159 dan Nail al-Authaar 
VI/194. | Al-Figh al-Islaam IV/194-195 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0016. Hukum Menonton Film Porno 
PERTANYAAN : 
Zackiah lengin Setya 


Assalaamu'alaikUm......mbah.. sekaranG bagaimaNa huKumYa menOntOn Film pOrnO bagi 
oranG yang sedanG mempuyai suami atau Istrl...... 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3163 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Ning Zack, Heeeemmmm....coba ning liat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 7 halaman 192 : 
ag Jala Ob 3 yes JSI Aas NAS, —JG Of Il 3ye3 Yo 3 EL Lap PLS ya LAS JUN Jai Rap pas Sl 3 Ja, 
Labes Rd al Ol 
Juga dalam Is'adur Rofig juz 2 halaman 68 : 
B Wles dnja SA Letda GW le pebah Aajay Aa ab US AA Sei PAS Sa Sl Ula 
PSI Ane NIS, — JB Of Il 3yeb Yg 3 ALI Cb Alb ya LS JUN Jai Rab pas el 3 Jay land WY AS 
alas Anil oyal Olga Ja OL 3 ypu 
Masaji Antoro 
8. 209 0 CI 2 HI 3 pos) Idi Lada 


By ol e) $mallg OS dp Pee Y Ind 9 ea (23 Ja, dls ab ABS Cui ol, Mah ae 49) es al hell, 
deler abej elg oa OS UAP Ja URUT Ola Rong ya oral La PL YG WAS Ula Ransel ya Kai La pu BLYI 
Abs UP OLAN A J9 Kao pl PLAY Igad Ma PA NATA O de Ba ip 0 TAI Slose 3 ml 
SAS S3 Lai 2 Yg NG Vig dg Jl gl dsb dna 
Maaf, seperti halnya Mbah Jenggot ngga akan mau menterjemahkan langsung ta'bir-ta'bir yang 
semacam itu di sini, ini bumbu khas masakan ndhalem, di googling aje, mungkin (ra ketang 
ngrayah-ngrayah) bisa ngerti maksudnya... Hehe 
e PERINGATAN PEMERINTAH : 


Wawa jloidl Astaghfirullah.. Hindari nonton film FOR NO baik yang sudah 
berkeluarga apalagi yang masih single, ini termasuk dalam maksiat mata yang 
mengakibatkan gelap / tertutupnya hati dari menerima ilmu-ilmu ulama atau 
mengakibatkan putusnya ratusan sel-sel di otak yang berdampak pikun dan sulit 
untuk berfikir. 


Neil Elmuna 
2s Ma (AWAN Gel na ajo ATA 


TERKECUALIKAN DARI KEHARAMAN MELIHAT AURAT WANITA TERSEBUT 
BILAMANA MELIHAT SUATU PANTULAN SOSOK YANG ADA DI AIR « YNG JERNIH» 
ATAU DI KACA MAKA MELIHATNYA TIDAK DIHARAMKAN KENDATI DISERTAI 
DENGAN BERSYAHWAT... INI POIN DARI TA'BIIR (di Golyubiy) 


Umam Zein 


Saya juga sempat melihat keterangan di @ulyubi tersebut. Namun keterangannya terlalu 
ringkas, tidak saya dapati penjabarannya di kitab lain. 


Ali Sibramalisi ketika mengomentari az-Zarkasyi memilah mendengarkan suara wanita 
diperbolehkan meskipun merasa betah (iltadza) asal tanpa khawatir timbul fitnah (birahi). 
Istilah iltadza cenderung dikonotasikan sebagai syahwat. dengan demikian bila kita 
menyimpulkan sementara, al-@ulyubi memperbolehkan melihat bayangan cermin wanita 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3162 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


meskipun betah memandangnya asalkan tidak sampai membuat nafsu birahi bergejolak. 
Sehingga dalam konteks pertanyaan di atas (foto syur) pendapat al-@ulyubi tidak terpakai. 


Namun di sisi lain Sibramalisi menggeneralisir hukum haram memandang disertai syahwat 
meskipun pada obyek benda mati. Pernyataan ini secara tidak langsung memperkuat 
pendapat Ibnu Hajar. 


ag LoL AYI SUS AB Ueling SESI ML LS Ag Jl NAS Tisd din HLP Lb Mela PL DU Lin Sya ad) 
Oak JL and BAN OY ym Tu di JS, dh hg JBy 
72 p 8. Jade Rail 2 DLS 


01 8 peda Ugal MEI ppob Sloladel Janiy An yasy dls ap JU 
Sp 8. dadi Adil 2 LSI 
Repost/sunting terakhir by Raden Mas LeyehLeyeh on 9/10/2011 -11:00 
0061. Memperbesar Alat Vital 


Deskripsi 


Ada mitos bahwa lintah yang jumlahnya empat puluh satu dan dimasukkan ke dalam botol 
kemudian dikubur dalam tanah selama empat puluh satu hari, akan berubah menjadi minyak yang 
khasiatnya untuk memperbesar Mr. P (dzakar). 

Pertanyaan 

Bagaimanakah hukum penggunaan minyak tersebut untuk membesarkan Mr. P? 

Abstraksi 

Lintah termasuk spesies binatang melata (hasyarot) yang tidak berbisa. Kendati ada sebagian 
hasyarot yang halal di makan, namun mayoritas ulama mengharamkan hampir semua macam dari 
spesies ini dengan berdasarkan ayat aL-Gur'an yang secara implisit memberikan ketentuan halal- 
haram makanan. 

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang 
buruk." (AS. aL-A'raf : 157) 

Keharaman jenis binatang ini, memberikan konsekuensi mayyitah (bangkai) pada hasyarit yang 
telah mati, sehingga dihukumi najis. Dalam satu hadits, Nabi secara tersirat melarang kita 
berlumur (tadhommukh) najis tanpa ada hajat tertentu. Di sisi lain, program pembesaran Mr. P 
tersebut termasuk taghyir kholgillah (merubah ciptaan Allah) di mana hukum asalnya adalah 
haram. Namun hukum asal ini akan berubah ketika ada pertimbangan yang bisa ditolerir secara 
syara'. Di antara pertimbangan syar'i yang memperbolehkan taghyir kholgillah berkaitan dengan 
kasus ini adalah: 

-Mu'asyaroh bi al-ma'rif, dengan wujud memuaskan isteri di ranjang yang merupakan anjuran 
syara: 

-Taghyir kholgillah yang dilarang —menurut satu versi— adalah yang bersifat permanen: 
-Berlumuran dengan najis diperbolehkan jika ada hajat. 


Memandang program pembesaran Mr. P pada dasarnya tidak merubah bentuk dasar Mr. P, 
melainkan hanya merubah sifatnya, dan ini secara urf bukan dikatakan taghyir kholgillah, maka 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3165 


hukumnya diperbolehkan, lebih-lebih jika ada tujuan untuk menghilangkan aib. Dan bahkan 
menjadi sunah jika bisa menjadikan hubungan pasutri semakin harmonis. Namun yang perlu 
diperhatikan, unsur kenajisan minyak lintah tersebut mewajibkan untuk dibasuh. 


Referensi 

1.Nail Al-Authar vol. VII him. 343 

2.Ourroh Al-Ain hlm. 72 

3.I'anah Ath-Thalibin vol. I hlm. 89-90 & 81 

4.Aun Al-Ma'bud vol XI hlm. 171 

5.Jami' Al-Ahkam Al-Gur'an vol. II him. 124 & vol. V him. 393 


0102. HUKUM MENELAN SPERMA / MANI 

PERTANYAAN : 

Cikong Mesigit 

Ol Xds.. sebelumnya mohon maaf mungkin karena agak pornografi, tapi hukum itu jelas jadi 


harus dijelaskan juga. Pertanyaan inbox dari salah seorang cewek : bagaimana hukum menelan 
air mani ??? Saya tidak bisa menajawab jadi dilempar kesini, lanjut....pencerahan. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Hukumnya Khilaf, pendapat yang mashur TIDAK HALAL menelan 
sperma / mani. 


Petai (HH Hae 2) di S JB Lebenma HY ILY al BE na) al Ulgorg da3 mUalI (ll IN be 
Ad 3 NA SY Sy aah gl mall J3 yag 3,£ 


(CABANG) : "Bolehkah menelan mani yang suci? Ada 2 pendapat, dan yang benar dan masyhur 
bahwasanya itu tidak halal karena mustakhbats (menjijikkan) seperti Firman Allah SWT : | Dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. AS. 7:157 |. Sedang menurut AsSyaikh Abi Zaid 
alMarwazy menghukumi boleh karena mani adalah barang suci dan tidak ada DHOROR (bahaya) 
di dalamnya". (Al-Majmu' alaa Syarh Almuhadzzab 1!/556). 


Neil Elmuna 


Pada kitab At-Ta@riirootus Sadiidah karya Sayyid hasan alkaaf hal 128 dijelaskan ada 3 pendapat 
hukum mani (hukmul maniyyi fiihi tsalaatsatu a@waal) : 
1. maniyyu jamil'il hayawaanaati Thoohirun illamaniyyal kalbi walkhinziiri wa far'i ahadihimaa.. 
wahuwa @oulul imami an-Nawawiy.. wahuwal mu'tamadu.. 
2. maniyyul aadamiyyi Thoohirun wa maniyyu ghoirihi najisun .... wahuwa @oulul imaami 
arRoofi'iy. 
3. maniyyul aadamiyyi wa maniyyu kulli hayawaanin ma-kuulin Thoohirun ... wa maniyyu ghoiril 
ma-kuuli najisun. 


Tarriffu annajaasati lughotan : " kullu musta@dzarin", sedangkan wa syaran bil haddi : ' 
kullumusta@dzarin yamna'u shihhatash Sholaati haitsu laa murokhkhisho". Ta'riifuhuu bil "addi 
| adat, menurut watak normal manusia | :" kullun min jamii'i maa yu'addu musta@azaron 'indal 
@adati.. wahiya 1. albaulu 2. alghooithu 3. addamu 4. al@oi-u 5. alwadiyu 6. almadziyyu 7. 
alkhomru 8.annabiidzu 9.kullu muskirin maa-i'in 10.alkalbu 11. alkhinziiru 12. faru ahadi kalbi awil 
khinziiri 13. almaitatu 14. sya'ru almaitati 15. 'azhmu almaitati 16. labanu maa Ia yu-kalu lahmuhu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3166 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


16. sya'ru ghoiril ma-kuuli idza infashola fii chaali chayatihi 17. almaa-u as-saa-ilu idzaa khoroja 
minal ma'iddati.. 


Dari semua uraian diatas dipastikan bahwa air mani manusia itu suci dan tidak termasuk dalam 
kategori najis baik menurut definisi syara' ataupun menurut perhitungan benda2 yang dinilai najis 
oleh ketentuan fi@ih, namun air mani itu dinilai dari dzatnya memang suci namun soal boleh 
"ditelan" ( dikonsumsi | atau tidak ? hmm ?. 


0108. HUKUM BERPELUKAN SESAMA JENIS 
PERTANYAAN : 
Syifa Muhammad 


Assalamualaikum....bagaimana hukumnya ketika seorang laki-laki bertemu teman atau saudara 
laki-lakinya lalu keduanya berpelukan...mohon pencerahan para ustadz2 di sini...syukron. ( Tanpa 
ada Syahwat ). 


JAWABAN : 
Adam Sriyono 


Bismillaah.. Dari aisyah ra.. Ia berkata : Zaid bin haritsah datang kemadinah dan rasululloh saw. 
Datang ke rumahku, kemudian ia datang dan mengetuk pintu, lantas nabi saw. bangkit dan 
menarik kainya, serta memeluk dan menciumnya (HR TURMUDZII. 


Mbah Jenggot 


HUKUMNYA SUNAT JIKA UNTUK MENYAMBUT KEDATANGAN SESEORANG DARI 
BEPERGIAN DAN MAKRUH UNTUK SELAIN ITU. Ta bir di kitab 'anah Juz 4 Hal 191-192. 


192-191 : AIA ol ll 


Pa Lag Y Jery alat Il la JP Jandiy ANU SAY Aa SU Gal siy al UggS JEg 09X bl EH (Ml) 

Lagis AI any yag da Jd Shes OY Bb jl ala TO yeni WS Kakang A3 UE US EA PJ Uya sa GS 
Pr ed ae ol JB Tila da pasa Yy jl 55) gl 2Yy gl le Il LO Lyn BAU Alah dah Ul AI yng 
FD ditkiltay as ya PIL Jak yangg AS dal LO Jend de pb Lamban |) md din edan NS dg aje eta Il oya 


Membungkuk Hukumnya makruh sebagian besar ulama mengatakan Haram. Imam Nawawi 
berfatwa makruh membungkukkan kepala juga mencium kepala atau tangan atau kaki apalagi 
terhadap orng kaya,karena ada hadist yang menjelaskan barang siap yang tawadhu karena 
kekayaan seseorang (maksudnya terhadap orang kaya) maka hilang dua pertiga agamanya. 
Namun hal tersebut disunahkan dilakukan pada orang orang Sholih atau orang “Alim atau orang 
yang mulya,karena Abu 'Ubaidah juga mencium tangan Shohabat Umar....... dst. 


pw dakilang aa ya PS Jadi Uya 


Disunahkan merangkul orang yang baru datang dari bepergian. Ta bir yang mirip bisa dilihat di 
bawah ini. 


Ad pb 9 dls al Ag oa SUS US Ola Jasii SU NI JS SYI 3 Sail UNI JB Jasll SI (IS Hang IP) 
MS yh Lis! Jali Jis timor 3) AS gai 9 93 elsa ola OS 1) Gontng bo SU dag y ga oa MS asian y 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3167 ) 67 


OS an ang PN ya Sa al ia Lagy PL AI SI BU LN alot ya dal JB) RAL SU aga 03 SA yeh 
pkai Odly do Janji Jari Ualy JB drag play dala Al alan call da Jadid Ualonly) oya pai Uilam JU Lai lee Ay 
cra 0mb3 disaso Ay Aid BUAS) Ainad Rel AI Ae Halal) Ran) ARA Moy Ole Lag ML oya oa pb Alay Kail) 
BU pl Boga All BE Ia on II SUS C3 eyang BUY pl Bygidk Jani Lal terj la (le Jb YI jlue 
AI. SY HI Is 


1343 j0 SI Ang 


AI ny e Lb ya ASI JB Aa SI Gea os Jl ajaa Jgaia Olauk Agan Je 2 Ji ban sala 
NABI ee jd pa Alia MIS Jas Koay CAS Jay jas Iu 3E Jnkiy ATU el Jay 0g 
SE Lp dea BALAS jg 0gb ya BE aga Gema da OI an al JB Fillag Aa ynnan RV) jl IL NY 
Bylukaki Lado Olla Kala C3 dagang pedang PJB JB Hbd, Silam Lela ps2 Yiy el JI Y AYI) all Lper (de Ou) Bale 
Hai fe day Padi oa Aldi Cab JS 3 yo W pelar Y La AN Sai og y Jail add LL uya UKG lidi, 
Ha Jaa Al Jaskill Ang Rebel pang ding SRI JE ml 3 SSL pain SEA NI JB 0g SA La gBI OY dag laa 
AI Jia OA oya eye ena Ad dal LOL Jeli de pg pan Lelah Sya SB AU BUSI YI soul Lalai 
2x3 Je SAI Ul gl galon yag aj patut (pal Ca ISI La AS pesan Akang Ang JI 03 JUS oya odaia Toral Ul dd 
DA Bo yak led jl dil Uk dala pengin In yan depe ya Lal (digadl Aall JUAN LS Il 3 Jail y0 SI JII oya AA Jl Ida, 
Ad Lap. 
37-36: pas UBI Os 
deod uya pub Uk dis AI ay ito 3 mepual # LI diilany jha ya GO Jek Uya. 
Oh ja oya pa ai Aly Jend cl SUS 0 K9 (Gilang LI (Aa Yeo ang SI (PB jai) dj 
SSI 3 WS S3 Uu VI) Lio Waton pl Unila pl Orbelo Jill Jah OS Ol cu la 3 GP Ng o8 
0100. Dosakah Suami Yang Menolak "Ajakan" Istri 
PERTANYAAN : 
Ri Ly 
Salah satu kewajiban seorang istri adalah melayani suami di atas tempat tidur. Tak ada istilah 
"malas" buat istri, kalau menolak, dosa yah ? Nah yang mau saya tau, bagaimana hukumnya 
kalau istri yang kepingin tapi suaminya ogah, dosa nggak ? Sebelum dan sesudahnya terima kasih 


banyak. Mohon maaf jikalau p'tanyaan saya ada unsur pornografinya. Jangan dilaporin ma Pak 
Tifatul yah ? :D 


JAWABAN : 
Imamuddin Al Porongi 


Sekedar tambahan, ukuran kebahagiaan sebuah keluarga juga bisa dilihat dari hubungan di atas 
kasur (bkn kuantitas tapi kualitasnya). Jika salah satunya malas diajak "perang" ada sebab-sebab 
yang menjadi penyebabnya, bisa jadi karena jengkel, atau uang binja krg atau sebab2 lain, misal 
kecapekan (biasanya kalau cuman capek ajja pasti mau), dan ada masalah yang membuat kita 
"senang" hingga enggan melakukannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3168 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mbah Jenggot 


Kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir-bathin, jika memang sudah diberikan 
tapi masih saja kurang ya sudah gugur kewajiban suami. kalau bicara dosa dan tidak, mari kita 
lihat kewajiban suami mengenai nafkah batin. 


Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf : 
2 Menurut satu pendapat Syafi'iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat 
hari sekali 
2 Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali. 
2 Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur 
2 Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari 
istri. 

REFERENSI 

1. Hawasyi As-Syarwany vol. VII hal. 183 

2. Mughnil Muhtaj vol. IV hal. 414 

3. Raddul Mukhtar vol. III hal. 202 4. Al-Fawakihud Dawany vol. V hal. 131 

5. Mathalibu Ulin Nuha vol. V hal. 265 

6. Fathul Bari vol. IX hal. 373 


4.131 0 AH Gl 
LI SMP Je sal deg, akal Al II WIL aan Ball aj de Cery ebai mil elo JB sb Ul, 
PI 4 dadar Y Le HIS Y OLS OY , ma ae ay Soal hi Lb Ala Lala Ana ey Je ds 
Le Ueale ad Gama OT g Label A3 oya CPI KA ISI mewah Ol US, Akh JS BS BU oak sb US ea Ih Ul 
SUS SPAN Tales Y A3 Gali Ily ANE ALAN pal 3 LA mb ebi 1 JB UE, pe IS Alas 
de (3 Of Sya Tina Ea JS 3) Ular Rel j2, AAS yi SS Rana 13) (ob) ) AJI SI Gajay) Jas 
sb yi Ol Jab dada Hb YO OY 0. BS, Sat 3 kel B3 Ii SY) Li ebi 
ed 3 Gamad! das Jatalg "FP USYI "9 layak bi" GS Le memahi 3 (Ea) Aje (9) Ugab Kl) 
BE) ee SP OLI (aa Ud IP) Tory (Aas la ) Aaatki Lo yaa CAN 3 S9 AAS ya AK, 
2d-l3) 
6. 373 —ao Hi NI 
Jis) yeah y MA ye 0yy Lagi Bis da pi Boy ad aka OS Of LIL JUS deng) FS ye IS yag elalali Hall, 
Ba ee IS 3 enam ye) Ud al 3 Hall Yam yh Jay Ade LV al Les 
0032. Onani dan 'Azl (Mengeluarakan air mani di luar 
vagina) 
PERTANYAAN : 
Zackiah lengin Setya 


AssalamUalaiKum.......... mbaH.....Gimana HukumnYa ONaNi dan AZL......... 
JAWABAN : 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3169 


Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. | Hukum ONANI dan MASTURBASI | Dalam istilah figh onani / 
masturbasi disebut ISTIMNAA' yang berarti merangsang keluarnya sperma di luar senggama baik 
dengan media haram seperti memakai tangan sendiri, bantal, dildo, bolpoint, spidol, botol dan lain- 
lain atau bahkan hanya dengan fantasi-fantasi yang sengaja di ciptakan sendiri seperti lagi 
mbayangin Nikita willy, Willy Dozan dan willy-willy yang lain ... Hehe, atau dengan memakai 
rangsangan alat yang dihalalkan seperti memakai tangan istri sendiri (al-Muhalla bi attsar 1X/223) 


Onani yang dilakukan dengan motif ISTID'A'IS SYAHWAH (melampiaskan gejolak birahi) jelas 
diharamkan sebab tindakan ini telah melampaui batas-batas seks yang dilegalkan (AS. Al- 
Mu'minuun 5-7) 

Sedang Onani yang dilakukan dengan motif TASKIINIS SYAHWAH (meredam gejolak nafsu) 
ulama berbeda pendapat, menurut satu versi diperbolehkan bila dilakukan sebagai alternatif 
menghidari dosa yang lebih besar yakni khawatir zina. 


Menurut Imam Ahmad bagaimanapun onani hukumnya haram karena kekhawatiran zina masih 
bisa diredam dengan berpuasa atau lewat mimpi indah (bila sudah full tang akan mbludhak 
sendiri), sedang menurut Ibnu “Abidin dari madzhab Hanafiyyah Istimna' wajib dilakukan bila 
memang menjadi satu-satunya solusi membebaskan diri dari perzinahan 

Versi yang melegalkan istimna' dalam kondisi kepepet di atas masing-masing mensyaratkan : 

» Tidak memiliki lahan syah untuk melampiaskan birahi 

» Kondisi birahinya bergejolak 

» Dilakukan semata-mata demi meredam bukan meluapkan gejolak birahi, dan khusus point yang 
ketiga ini di butuhkan kejujuran hati seseorang sebagai bukti kesalehan tindakannya (Muhammad 
Bin Muhammad al-Khodimy-Barigoh Mahmudiyyah fii Syarh Thorigoh Muhammadiyyah wa 
syar'iyyah nabawiyyah) 

Efek Negatif Onani 

» Efek Fisik 

Tubuhnya kurus, betisnya lemah dan kendor, kedua matanya cekung dan biru, aura wajahnya 
pucat, tangannya lemah, badannya gemetar bila di ajukan pertanyaan, dan menyebabkan organ 
seksnya lemah 

» Efek Psikis 

Onani yang menjadi kebiasaan akan mengakibatkan seseorang cenderung berpemikiran rendah, 
berwatak dan bernaluri keras, dunguceroboh, emosional dan suka marah-marah hanya karena 
masalah sepele, tidak memiliki prinsip teguh dan suka menyendiri (Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawy, 
Hikmah at-Tasyri' wal falsafatuhu 11/290-291) 


Sedangkan hukum 'Azl dapat anda lihat di catatan saya, berikut ana copasin, semoga 
bermanfaat,,, 


'Azl atau Senggama Terputus (Coitus Interuptus) 


Dalam literatur Figh istilah 'Azl diartikan sebagai tindakan suami mencabut penis dalam 
bersenggama ketika mendekati ejakulasi dan mengeluarkan sperma diluar rahim agar tidak terjadi 
pembuahan, secara hukum setidaknya ada empat pandangan berbeda mensikapi masalah Azl 
ini : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3170 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Boleh Secara Mutlak 
Pendapat ini dilansir oleh kalangan Syafi'iyyah dengan berdasarkan hadits Shahih yang 
diriwayatkan dari Jabir Ra 
HR ES Ip Ipa SAN, — pg le ko — Ali Jari) ap le Ips IS 1 JG — ur gay — Abe up) 
Jasa KA Sa. 
Up — play Ae ae Ti ai US ali — 3 plan, — (2) 
1. "Kami melakukan Azl dimasa Rasulullah SAW sementara Alguran turun, jika saja hal itu 


larangan niscaya al@uran akan melarang kami melakukannya" (Mutafag 'Alaih/Sunan Ibnu Maajah 
Vol 1 Hal 620) 


2. “Kami melakukan “az! pada masa Nabi SAW. Kabar tersebut sampai kepada beliau, tetapi 
beliau tidak melarangnya”. (HR Muslim) 


Akan tetapi menurut An-Nawawy (Ulama' Syafiiyyah) dalam Syarh Muslim menegaskan apabila 
Azl dilakukan demi menghindari kehamilan hukumnya makruh secara mutlak baik ada kerelaan 
pihak istri atau tidak karena tindakan Azl dianggap memutus keturunan. 


2. Makruh apabila ada HAJAT 


Statement ini dipegang oleh kalangan Hanabilah dengan dasar beberapa hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umair dan Ibnu Umair yang membenci Azl karena dapat 
mengurangi jumlah keturunan yang dianjurkan syara' Sabda Nabi saw "Menikahlah kalian dan 
memperbanyak keturunan" 


3. Boleh apabila ada kerelaan Istri 


Pendapat ini Statemen dari Imam ahmad berdasarkan sebuah Hadits dari Umair yang 
diriwayatkan Ibnu Majah 


Widh U Si up aja Ol allah ale Wee Di Jan na 
Dari “Umar ibn al-Khattab berkata: "Nabi melarang perbuatan 'az! terhadap wanita merdeka 
kecuali seizinnya”. (HR Ibnu Maajah Vol 1 Hal 620) 


Perlunya kerelaan dari pihak istri ini dikarenakan istri memiliki Hak atas anak sehingga dengan 
tindakan Azl akan menghilangkan haknya namun apabila istri memberikan memberikan izin 
hukumnya tidak makruh. 


4. Haram 


Pendapat ini dilansir oleh kalangan Dhohiriyyah dengan tendensi hadits yang diriwayatkan dari 
Judzamah Ra 


SE PI N3 3 Jl Ia ye dl Iya Iglo lou ot 
"Sesungguhnya para shahabat bertanya tentang Azl, Nabi menjawab hal itu adalah pembunuhan 
anak dengan samar" (HR. Muslim) 
Dibuat berdasarkan Reguest (permintaan) dari salah satu teman di Facebook 
Referensi : Nihaayah Almuhtaaj Vol 7 Hal 137, Almughny Ibnu @udaamah Vol 5 Hal 41, 
www.fb.com/notes/130046347036971 


www.islamuna.info 


KELUARGA (3171 ) 71 


0209. ONANI DAN MASTURBASI DALAM TINJAUAN 
HUKUM ISLAM 

Oleh Ghufron ElCauman 

Apakah Onani Sama Dengan Zina ?? 


Sayyid Sabig menyebutkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam 
permasalahan onani : 


1. Para ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani adalah haram. 
Argumentasi mereka akan pengharaman onani ini adalah bahwa Allah swt telah memerintahkan 
untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali terhadap istri dan budak perempuannya. 
Apabila seseorang tidak melakukannya terhadap kedua orang itu kemudian melakukan onani 
maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang melampaui batas-batas dari apa yang 
telah dihalalkan Allah bagi mereka dan beralih kepada apa-apa yang diharamkan-Nya atas 
mereka. 


Firman Allah swt : 
Pa mei uk 
VP Opal ud ON lg Aa ag 
Artinya : “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau 
budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa 


mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (AS. Al 
Mukminun : 5 — 7) 


2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam keadaan- 
keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa onani 
menjadi wajib apabila ia takut jatuh kepada perzinahan jika tidak melakukannya. Hal ini juga 
didasarkan pada kaidah mengambil kemudharatan yang lebih ringan. Namun mereka 
mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang-senang dan membangkitkan syahwatnya. 
Mereka juga mengatakan bahwa onani tidak masalah jika orang itu sudah dikuasai oleh 
syahwatnya sementara ia tidak memiliki istri atau budak perempuan demi menenangkan 
syahwatnya. 


3. Para ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa onani itu diharamkan kecuali apabila 
dilakukan karena takut dirinya jatuh kedalam perzinahan atau mengancam kesehatannya 
sementara ia tidak memiliki istri atau budak serta tidak memiliki kemampuan untuk menikah, jadi 
onani tidaklah masalah. 

4. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa didalamnya karena 
seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh menurut ijma 
seluruh ulamA, sehingga onani itu bukanlah suatu perbuatan yang diharamkan. Firman Allah swt : 


Sa PA LSI Ja 
Artinya : “Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan- 
Nya atasmu.” (AS. Al An'am : 119) 


Dan onani tidaklah diterangkan kepada kita tentang keharamannya maka ia adalah halal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3172 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebagaimana firman-Nya : Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu.” (AS. Al Bagoroh : 29) 


5. Diantara ulama yang berpendapat bahwa onani itu makruh adalah Ibnu Umar dan Atho'. Hal itu 
dikarenakan bahwa onani bukanlah termasuk dari perbuatan yang terpuji dan bukanlah prilaku 
yang mulia. Ada cerita bahwa manusia pada saat itu pernah berbincang-bincang tentang onani 
maka ada sebagian mereka yang memakruhkannya dan sebagian lainnya membolehkannya. 


6. Diantara yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama tabi'in yang 
masyhur. Al Hasan mengatakan bahwa dahulu mereka melakukannya saat dalam peperangan. 
Mujahid mengatakan bahwa orang-orang terdahulu memerintahkan para pemudanya untuk 
melakukan onani untuk menjaga kesuciannya. Begitu pula hukum onani seorang wanita sama 
dengan hukum onani seorang laki-laki. (Fighus Sunnah juz III hal 424 — 426). 


Dari pendapat-pendapat para ulama diatas tidak ada dari mereka yang secara tegas menyatakan 
bahwa onani sama dengan zina yang sesungguhnya. Namun para ulama mengatakan bahwa 
perbuatan tersebut termasuk kedalam mugoddimah zina (pendahuluan zina), firman Allah swt : 
“dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan 
suatu jalan yang buruk.” (AS. Al Israa : 32). 


Adapun apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam dosa besar ? 


Imam Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang batasan dosa besar jika 
dibedakan dengan dosa kecil : Dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dosa besar adalah segala 
dosa yang Allah akhiri dengan neraka, kemurkaan, laknat atau adzab, demikian pula pendapat 
Imam al Hasan Bashri. 


Para ulama yang lainnya mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam Allah swt 
dengan neraka atau hadd di dunia. Abu Hamid al Ghozali didalam “al Basiith” mengatakan bahwa 
batasan menyeluruh dalam hal dosa besar adalah segala kemaksiatan yang dilakukan seseorang 
tanpa ada perasaan takut dan penyesalan, seperti orang yang menyepelekan suatu dosa 
sehingga menjadi kebiasaan. Setiap penyepelean dan peremehan suatu dosa maka ia termasuk 
kedalam dosa besar. 


Asy Syeikhul Imam Abu 'Amr bin Sholah didalam “al Fatawa al Kabiroh” menyebutkan bahwa 
setiap dosa yang besar atau berat maka bisa dikatakan bahwa itu adalah dosa besar. Adapun 
diantara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya hadd, diancam dengan siksa neraka dan 
sejensnya sebagaimana disebutkan didalam Al @uran maupun Sunnah. Para pelakunya pun 
disifatkan dengan fasig berdasarkan nash, dilaknat sebagaimana Allah swt melaknat orang yang 
merubah batas-batas tanah. (Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi juz II hal 113) 


Dari beberapa definisi dan tanda-tanda dosa besar maka perbuatan onani tidaklah termasuk 
kedalam dosa besar selama tidak dilakukan secara terus menerus atau menjadi suatu kebiasaan. 
Hendaknya seorang muslim tidak berfikir kecilnya dosa suatu kemasiatan yang dilakukannya akan 
tetapi terhadap siapa dia bermaksiat, tentunya terhadap Allah swt yang Maha Besar lagi Maha 
Mulia. 


Apakah Onani Mesti Dengan Menggunakan Tangan ?? 


Pada asalnya istimna' (masturbasi) adalah mengeluarkan mani bukan melalui persetubuhan, baik 
dengan telapak tangan atau dengan cara yang lainnya. (Mu'jam Lughotil Fugoha juz I hal 65). 
Masturbasi adalah menyentuh, menggosok dan meraba bagian tubuh sendiri yang peka sehingga 
menimbulkan rasa menyenangkan untuk mendapat kepuasan seksual (orgasme) baik tanpa 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3173) 13 


menggunakan alat maupun menggunakan alat. 


Sedangkan onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun ada yang berpendapat bahwa 
onani hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan istilah masturbasi dapat berlaku pada 
perempuan maupun laki-laki. (sumber : situs.kesrepro.info). Namun didalam buku-buku figih kata 
istimna' (onani) ini adalah mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan baik tangannya, 
tangan istri atau tangan budak perempuannya. 


Adapun mengeluarkan air mani dengan alat (sarana) tertentu selain tangan pada asalnya tidaklah 
berbeda dengan istmina' dikarenakan subsatansi perbuatan itu adalah sama, yaitu sama-sama 
mengeluarkan mani untuk mendapatkan satu kenikmatan apakah dikarenakan kondisi terpaksa 
atau tidak, sehingga hukumnya bisa disamakan dengan hukum onani yang menggunakan tangan. 
Ibnu “Abidin menyebutkan bahwa “Perkataan onani itu makruh” adalah secara zhahir ia adalah 
makruh yang tidak sampai haram. Hal itu dikarenakan bahwa kedudukan onani seperti orang yang 
mengeluarkan mani baik dengan merapatkan kedua paha atau menekan perutnya. (Roddul 
Mukhtar juz XV hal 75). 


Adapun mengeluarkan mani dengan menonton film-film porno maka ini lebih berat dari sekedar 
onani dikarenakan ia telah menyaksikan aurat orang lain yang tidak halal baginya. Pada 
hakekatnya melihat aurat orang lain melalui menonton film porno sama dengan melihat auratnya 
secara langsung dan ini adalah haram. 


Solusi Bagi Orang Yang Sudah Terbiasa Onani 
Beberapa solusi bagi orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan ini, yaitu : 


1. Hendaklah faktor yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari kebiasaan onani adalah untuk 
menjalankan perintah Allah swt dan menghindari murka-Nya. 


2. Mendorong dirinya untuk mengambil solusi mendasar dengan menikah sebagai pelaksanaan 
dari wasiat Rasulullah saw kepada para pemuda dalam permasalahan ini. 


3. Mengarahkan fikiran, bisikan dan menyibukan dirinya dengan perkara-perkara yang didalamnya 
terdapat kemaslahatan bagi dunia maupun akheratnya. Karena terus menerus menghayal akan 
mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dan pada akhirnya menjadikannya kebiasaan 
sehingga sulit untuk dilepaskan. 


4. Menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang membawa fitnah apakah itu 
foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara langsung. Karena hal itu 
akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan, sebagaimana firman Allah swt 


maja Sa Maki mal 
Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandanganya...” (AS. An Nuur : 30) 


Juga sabda Rasulullah saw,”Janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan yang 
selanjutnya.” (HR. Tirmidzi, dan dihasankan didalam shahihul jami'). Pandangan pertama adalah 
pandangan spontanitas yang tidak ada dosa didalamnya sedangkan pandangan kedua adalah 
haram. Untuk itu sudah seharusnya dia menjauhkan diri dari tempat-tempat yang didalamnya 
terdapat perkara-perkara yang bisa menggelorakan dan menggerakkan syahwat.. 


5. Menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah dan menghindari untuk mengisi waktu-waktu 
kosongnya dengan maksiat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(317a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


6. Mengambil palajaran dari beberapa penyakit pada tubuh yang disebabkan kebiasaan 
melakukan onani seperti : melemahkan penglihatan dan syahwat, melemahkan alat reproduksi, 
sakit punggung dan penyakit-penyakit lainnya yang telah disebutkan oleh para dokter. Demikian 
pula dengan penyakit kejiwaan seperti : stress, kegalauan hati dan yang lebih besar dari itu semua 
adalah meremehkan waktu-waktu sholat dikarenakan berulang kalinya mandi... dan juga merusak 
puasanya (apabila dalam keadaan puasa). 


1. Menghilangkan berbagai cara untuk mencari kepuasan yang salah, dikarenakan sebagian 
pemuda menganggap bahwa perbuatan ini dibolehkan dengan alasan menjaga diri dari zina atau 
homoseksual padahal kondisinya tidaklah sama sekali mendekati perbuatan yang keji (zina/ 
homoseksual) tersebut. 


8. Mempersenjatai diri dengan kekuatan kehendak dan tekad serta tidak mudah meyerah terhadap 
setan. Hindari berada dalam kesendirian seperti bermalam sendirian. Didalam sebuah hadits 
disebutkan bahwa Nabi saw melarang seseorang bermalam sendirian.” (HR. Ahmad didalam 
shahihul jami' 6919) 


9. Mengambil cara-cara penyembuhan Nabi saw berupa puasa, karena ia dapat menekan gejolak 
syahwat dan seksualnya. Dia juga perlu menghindari beberapa solusi yang aneh, seperti 
bersumpah untuk tidak melakukannya lagi atau bernazar dikarenakan jika ia kembali melakukan 
hal itu maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang memutuskan sumpah yang telah 
dikokohkan. Jangan pula menggunakan obat-obat penekan syahwat karena didalamnya 
terkandung berbagai bahaya bagi tubuh. Didalam sunnah disebutkan bahwa segala sesuatu yang 
dipakai untuk menghentikan syahwat secara keseluruhan adalah haram. 


10. Berkomitmen dengan adab-adab syari'ah saat tidur, seperti: berdzikir, tidur diatas sisi kanan 
tubuhnya, menghindarkan tidur telungkup yang dilarang Nabi saw. 


11. Berhias dengan kesabaran dan iffah. Hal yang demikian dikarenakan diantara kewajiban kita 
adalah bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan walaupun hal itu disukai oleh jiwa. Telah 
diketahui bahwa sifat iffah dalam diri pada akhirnya akan menghentikannya dari kebiasaan 
tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah saw,”Barangsiapa yang menjaga diri (iffah) maka Allah 
akan menjaganya, barangsiapa yang meminta pertolongan kepada Allah maka Allah akan 
menolongnya, barangsiapa yang bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya 
dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada 
kesabaran.” (HR. Bukhori, didalam Fath no 1469) 


12. Apabila seseorang telah jatuh kedalam perbuatan maksiat ini maka segeralah bertaubat dan 
beristighfar serta melakukan perbuatan-perbuatan taat dengan tidak berputus asa karena putus 
asa adalah termasuk kedalam dosa besar. 


13. Akhirnya, diantara kewajiban yang tidak diragukan adalah kembali kepada Allah dan 
merendahkan dirinya dengan berdoa, meminta pertolongan dari-Nya untuk melepaskan diri dari 
kebiasaan ini. Ini adalah solusi terbesar karena Allah swt senantiasa mengabulkan doa orang 
yang berdoa apabila dia berdoa. (sumber: islam-ga.com) 


Hukum Zina Tangan atau Mata 


Abu Hurairoh berkata dari Nabi saw,”Sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap anak-anak 
Adam bagian dari zina yang bisa jadi ia mengalaminya dan hal itu tidaklah mustahil. Zina mata 
adalah pandangan, zina lisan adalah perkataan dimana diri ini menginginkan dan menyukai serta 
kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya.” (HR. Bukhori) 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3175 


Imam Bukhori memasukan hadits ini kedalam Bab Zina Anggota Tubuh Selain Kemaluan, artinya 
bahwa zina tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh kemaluan seseorang saja. Namun 
zina bisa dilakukan dengan mata melalui pandangan dan penglihatannya kepada sesuatu yang 
tidak dihalalkan, zina bisa dilakukan dengan lisannya dengan membicarakan hal-hal yang tidak 
benar dan zina juga bisa dilakukan dengan tangannya berupa menyentuh, memegang sesuatu 
yang diharamkan. 


Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Ibnu Bathol yaitu,"Pandangan dan pembicaraan dinamakan 
dengan zina dikarenakan kedua hal tersebut menuntun seseorang untuk melakukan perzinahan 
yang sebenarnya. Karena itu kata selanjutnya adalah “serta kemaluan membenarkan itu semua 
atau mendustainya.” (Fathul Bari juz XI hal 28). Meskipun demikian hukum zina tangan, lisan dan 
mata tidaklah sama dengan zina sebenarnya yang wajib atasnya hadd. Si pelakunya hanya 
dikenakan teguran dan peringatan keras. 

DR Wahbah menyebutkan bahwa pelaku onani haruslah diberi teguran keras dan tidak dikenakan 
atasnya hadd. (al Fighul Islami wa Adillatuhu juz VII hal 5348). Begitu pula penjelasan Syeikhul 
Islam Ibnu Taimiyah dengan bersandar pada pendapat yang paling benar dari Imam Ahmad 
bahwa pelaku onani haruslah diberikan teguran keras. (Majmu' al Fatawa juz XXIV hal 145). Ibnul 
@oyyim mengatakan,”Adapun teguran adalah pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hadd 
(hukuman) dan juga tidak ada kafaratnya. Sesungguhnya kemaksiatan itu mencakup tiga macam : 
1. Kemaksiatan yang didalamnya ada hadd dan kafarat. 

2. Kemaksiatan yang didalamnya hanya ada kafarat tidak ada hadd. 

3. Kemaksiatan yang didalamnya tidak ada hadd dan tidak ada kafarat. 

Adapun contoh dari macam yang pertama adalah mencuri, minum khomr, zina dan menuduh 
orang berzina. Adapun contoh dari macam kedua adalah berjima' pada siang hari di bulan 
Ramadhan, bersetubuh saat ihram. Adapun contoh dari macam yang ketiga adalah menyetubuhi 
seorang budak yang dimiliki bersama antara dia dan orang lain, mencium orang asing dan berdua- 
duaan dengannya, masuk ke kamar mandi tanpa mengenakan sarung, memakan daging bangkai, 
darah, babi dan yang sejenisnya. (I'lamul Muwaggdi'in juz Il hal 183). 

Adapun terkait dengan permasalahan orang-orang yang melampiaskan kepuasannya dengan 
menghayalkan orang lain maka ini termasuk zina maknawi. Wallahu A'lam 


3902. SAMAKAH HUKUM ONANI PAKAI TANGAN DENGAN 
SELAIN TANGAN ? 
PERTANYAAN : 


Istimna' (mengeluakan mani dengan tangan sendiri ) apa sama hukumnya kalau tidak pakai 
tangan.? | Rampak Naung |. 


JAWABAN : 


Hukumnya tetap sama yaitu HARAM, maksud dari istimna' adalah usaha mengeluarkan mani 
walaupun dengan anggota badan yang lain, benda atau perantara yang lain jika tujuanya untuk 
mengeluarkan mani kecuali tangan atau anggota badan istrinya. 
D1 Na F TN NN 2 . ag 2 — 138-137 s5 2AlI 
KI Kail CeSla lo gl Aengil MEN " Ugla5 Aas Ad Gabllah Jas 30 - dil JB ciawi LL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3176 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keba 3 4d ip US$ 1 ac dll J3) - sesali JE.T -4 tusiogalll (us3l) 3d! 1 (uoslo 36 
kk al Os so lo log 2353 SSgua ba jalal Sila lo3| olga de AI agagoa 


“el sdlas dilg “lituYI Joy Yg sol ole 43 3 Asal al SL Jas dlsu STT II 


an 317 yo 2 2 widi cl 

SSI ulu ootd gl ASI (dy 1493) » ind 2955 eleatuul SI « eliaiul a49 SSI (eliniwly 10393) 
aa MY sesali al cam Calo para 0 dy eliast dl Ae H3 3 ya JB Jail Ul adl 0 ska lal 
aan daan loela 3 S3 paleAll  Tellan: 


| | | 170 pal Alai 

X gl Jilsy lap ye gl Gilils ay al Ody US gus billoo 2910 Ulun 989 dnioll 29,5 Lb SI (sling) 
Ya dora Ela gi lo dilas 09 B2 uall 2953 Alb 42 yo JLN JS ISI lol «Yg iggtus 
Y gl Bggsiu US ega tillao JI NL 3 NG coba gas Janall 3 20 dogull El gitu N US UB 
Haa US polsall 0 US Uli £N Bjbig doolso Yo US 2 doull EL dugitis US Ul 3 al Jilu 
IS ola Yg Bggiu US ega asi Jils Us US UB poll 0 Kd us 08 X3 sle3i Jils ug43 
Sp Nagan KAK Os sa (sr) JB lo isaiw abg bal DS Is TB, gg Jis 
abi al Kill Jul B.obalb 2,59 «0S liloo slbto 389 slisiwl US V9 Jual 293 MA Ul £ 
Sus Ros Agig Sal Jlub Gus! gg cabasl Ng dlu Jl 5INI ale yo cl 23 NG sol SA gl 
Moga S5 Ul Aan ywolll gi 2 529 cagidl 39 Ig 3 uu X9 abs Jlosl sil sis Aoldiwl bull 
adal AS 3 A9 JLN gs. 


Bebas dengan istrinya mau diapakan juga yang penting tidak melalui duburnya. 

341 32 wib “kl 
ding (29) 5951 :J93) USAI Cowo Jp3 Lgologo WS 89 SU lal LAS ulu SI (dasi :J53) 
ep ginill lol (ld 09 Fals Sgw lau 1V93) Giol yo gl SI 1595 yo «SI (lgio gini JS 10599) «Sial 

SI (du saau Jg 193) yoslo lg Ac adl WI Jan N dilo S sudi Wood il» 9 lal 121 59 sb 
digll9 | .WeJl 5 atu lowag Aid saleh ea Soo 9x9 JB. IK US DH Lu Low gal! US 9g 
sils vb ldry siak do SI (ldry sliaiul gl 138) Ul sis il 23 yo Will kab yul yg. 
Si yo Ul yah Cus YAK 3 mi ae ne GI yel cxay SlioiwdI sad ssi try X 939 


D9 ygkw los dol ella al « ulg daa» 
Ta'bir dari kitab Tuhfah 13/350 : 


Bila gl pay sol 536 GE lol 5S Elon sd dual El Autul 989 (eliawNl 3G) Ilusi Lal ab 35 (3 
Gil sy Ss 


Dan lebih shorih dari Mausu'ah kuwaitiyyah 4/97-98 : 


elos  uall alas : la Nlnolgaiall 29,5 Ud (SI « rioisul 7x50 ? slioiw NI: Hu sillebatual « 
U595 ay ASL3IS a20 s2 al 4 Sgp) eloriwl ory ASl,5IS «US lo,50 
slerisl yo M9 5 8 eliniw NI lol « calo 999 Watu UE 43 Yao X3 Jl 39 eliNI Yo yaSI 989 
BLodl 09 JaJJI 0 lini Lg » lo Aluug into Ali 98 nil 


Fokus : 

agam al 
Kalimat maa ibhamiyah , membuat umum suatu kalimat nakiroh yang asalnya sudah umum 
menjadi sangat umum, dalam arti segala lantaran yang bisa digunakan untuk istimna' baik dengan 
tangan maupun barang apa saja. Wallaahu A'lam. (ALF) 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3177 


MUJAWWIB : Nabilah Az-Zahrah, Abdullah Afif, Mumu BSA, Aslim Tas'ad Sie Percintaan 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/675038502518961/ 
www.fb.com/notes/930395483649927 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/032-figih-onani-dan-azl-mengeluarakn.htm!?m-1 
0126. HOMOSEKSUAL 

PERTANYAAN : 

Abdurrahim Al Fatih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikum salam........ 
PENGERTIAN AMROOD 
Dalam HADITS : Nabi Muhammad shallaahu alaihi wa sallama bersabda : 
AS sk Yr op ad Jal 

“Penduduk surga itu jurd (orang yang tidak memiliki rambut di tubuhnya), murd (yang tidak 
memiliki jenggot di janggutnya) dan yang kemudaannya tidak akan sirna”. | Faidh Algoodir 111/85 |. 
Dalam FIGH : 

alel eU Is ad Jua Joo Ageng AS VI ya oh Ilir Yg ena | SAI DASI yag o NI 
"Amrod adalah pemuda yang tidak tumbuh jenggotnya hanya saja bagi orang yang telah berusia 


yang tidak memiliki jenggot tidak bisa disebut amrod melainkan disebut dengan Tsath". | Al-lgnaa 
Li Assyarbiiny 11/407 J. 


AMROOD (meeril, thuyuur) dan BAHAYANYA 
(CL) (or JSI AL Ja Pal Je Org el ey KA 3 3 DN CA de IL AI Ol) male WII 


Sbs Ieg SS aa IT na. ISU ly LL BEP nol US, PUS ya 2S dil UJI AK 3 
Kasi ai Ja el Ogd ya ye Ie Op SL Ob ya At oya W Kia Le Atm OUT ajal JG SI bj, 
Op pama Batan era 


Sold Jan) 1 el y del AI lap AI Syny JB 1 JB dil Lapis AI by Orkes rd ye Sala Sau 
Std otg) (land BELA Ieyasasaaan 


Ala! Kiai maa ey SL Pad Y Gosip ISIS Teddy danabg DI Hand gang Sell Ol Vios SI And yag el II 
& Bani) 9 #mah) La yamg ! Lx yaaa 


Dale oya Ca 2 A3 Jalal Ja Collin Jill 8 y Sngokly pl Olalr alot AS Arlan UT de Jaag pelita! Sgelly -.. 


Ala 3) yo Klo OS Of Lagu Yg pp POS lal JUS oya DAK ola 53 Andi 3 AYI lale da IA, . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3178 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JB At AI Aan) OLS yi Uymdil 3. in 3 pentil Remngag Kebo lil Ray )3 URY 3 peta OS UTK 3 ABI menang ! 
JB ab AI Aan) Gak op al yng» sll oya Rith ASI ng ella 2) ya Aan Ly 0 ob OP el SI Iya Y : 
AS pg Oya pl ab Jl pd RAY ka GO K1 JB Jaa ad 003 (SIN ea GET eaN Ja 0 

dedi SUS 0 glang Sate O pndlkag Saing Ug ai ato 1 Slot IG 


Pu B3 JS eka ya Boa JG Ji! (Id 3 Jas yg) Jedll S3 Jamu SAI OT PJB df anta ye) 
Baya Jain Gotong! men ge Any Al Aang Jaten ot AA BAYI Um Il Jr sr 1 A3 ya Ga ad dad PN 
Lb ag Y ca Ll oban IS Ga Gta AR YME IA 0 AV JB Get al 3 JG 8 Eun Ia ya play Al JUS 
Opi JEy Ae Una Had Ande GS Aang yana gan dala Jatali lal label dl Aan) Cg Ola Joong. Aug 
Jt oya Ka Anil ola yoo OY AS Wl5y . Ulas jetat Rasay ol cae IS SI Ulah Blah IS Hd up 

slow mar dil Rawan Jail Ab Ilusi LIS Ria, atetmell3 AI de Ja elly lee JI ole JSI 


Ulama Madzhab Arba'ah (Hanafi, maliki, Syafi'l dan Hanbali) sepakat tentang keharamam sodomi 
bahkan keharamannya melebihi ketimbang perbuatan zina sekalipun dan termasuk dosa besar 
karena berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir. Allah Subhaanahu wa ta'aala mengutuk 
perbuatan ini dengan firmanNya : 


“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada 
mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (menjijikan) itu, yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki 
untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum 
yang melampaui batas.” (AS. Al A'raf : 80 - 81) 


Imam Turmudzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Shallallaahu “alaihi wa sallam 
bersabda : 


“Allah “Azza wa Jalla tidak akan melihat lelaki yang "mendatangi' lelaki dan perempuan yang 
mendatangi perempuan dalam duburnya” (HR. an-Nasaa'!) 


Sodomi merupakan perbuatan yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Ta'aala, para malaikat dan 
semua manusia karena menjalaninya berarti melakukan perbuatan menyimpang yang tidak dapat 
di terima oleh akal sehat dan naluri yang lurus, menunjukkan pelakunya adalah mereka yang telah 
hilang rasa malunya, harga dirinya, bersedia melepas jiwa kesatriaannya dan menggantinya 
dengan perilaku binatang...... 


Karenanya demi menghindari perbuatan dosa ini para Ulama Islam sangat berhati-hati dalam 
menjaga diri dari memandang PEMUDA AMROD terlebih bila ia sangatlah tampan, meski hanya 
sekedar memandang mereka menghukuminya haram namun sebagian ulama lain mensyaratkan 
keharaman memandang AMROOD tersebut bila di sertai unsur syahwat karena memandang 
AMROD memang bisa menjadi perantara perbuatan keji dan bisa membangkitkan syahwat yang 
terpendam. Hasan Bin Zakwaan berkata : 


"Janganlah kalian duduk bersanding pemuda-pemuda pelantun lagu karena mereka memiliki 
wajah rupawan layaknya wajah perempuan dan fitnah (cobaan) yang ditimbulkan mereka lebih 
kuat ketimbang fitnah terhjadap wanita". 


Najib Bin Sayyidi berkata : "Jangnlah seseorang bermalam serumah bersama amrod". 


Ibnu Sahal berkata : "Akan datang di umat Muhammad shollallaahu 'Alaihi wa sallam ini 
segolongan kaum yang di sebut “ALLUUTHIYYUUN (pengikut kaum Luth)", mereka terbagi atas 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3179 ) 19 


tiga kelompok : sekelompok hanya suka memandang, sekelompok saling berjabat tangan dan 
sekelompok yang lain melakukan penyimpangan seperti halnya kaum Luth (sodomi). 


Imam Mujahid berkata : "Andai yang melakukan perbuatan tersebut (sodomi seperti kaum Nabi 
Luth As.) mandi dengan setiap tetes air yang turun dari langit dan setiap tetes air yang keluar dari 
bumi, kenajisan mereka tetap tak akan hilang selama ia belum bertaubat". 


Tersebutlah seorang lelaki yang sudah biasa mendengarkan pengajian di Majlis Ta'lim Imam 
Ahmad Bin Hanbalsuatu saat datang dengan membawa seorang pemuda tampan, 


Imam Hanbal bertanya pada lelaki tersebut, 

“Siapa pemuda tampan ini ?” 

“Anak saudara perempuanku” Jawab lelaki tersebut 

“Jangan kau bawa dia untuk kedua kalinya kesini” Larang Ahmad Bin Hanbal 


“Dan jangan engkau membawanya berjalan bersamamu agar tidak menimbulkan sakwa sangka 
bagi orang yang tidak mengenalmu atau mengenalnya” Tambah Imam Ahmad Bin Hanbal . 


Sufyan Atssauri memiliki kamar mandi umum yang biasa di buat buat mandi oleh orang-orang 
sekitarnya, suatu saat datang seorang anak tampan yang mandi dengan telanjang, Sufyan 
Atssauri berteriak sambil memejamkan mata, 


“Keluarkan dia dari kamar mandi .....!!, 


bersama wanita aku hanya melihat satu syetan tapi bersama setiap anak tampan aku dapat 
melihat lebih sepuluh syetan” 


Semua keterangan di atas untuk menjaga diri dari bahayanya perbuatan menjijikkan yang bisa 
mengarah pada perbuatan sodomi, semoga Allah Ta'aala selalu menjaga kita dari semua 
perbuatan nista,,, Aamiin Yaa Robb. | A-figh “Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/63-64 |. 


UJI SAS Hedi Olla BU S3 
oya God jade Ala Yg 0 TI Oy La eaba aa 


Hukum Liwath/sodomi dan men'datangi' binatang seperti hukumnya zina/haram. Dan barangsiapa 
siapa men'datangi' pada anggauta selain farji (alat kelamin wanita) berhak di ta'zir. | Matan Abi 
Sujaa' 1/206 |. 


Dalam sebuah hadits Nabi : 


AN Iyan JB JB el or GP AE Sy yat Ul 1 JA IyaS OP Kang yag Jajal lee WI JB dgan op Te Uye 
As pt Jb pa Jar Jasa ld bj pi Jas Jap Bl bp Jas Jap ya Bl ya JB euy tale AI lo 
IPS GP IX 1 Ola 00 AE op MI Aa SY aed ES AI 


Rosululloh Sallallaahu “Alaihi wa sallam melaknat orang yang berbuat seperti kaum Luth dengan 
bersumpah sebanyak 3 kali. Rosululloh Sallallaahu “Alaihi wa sallam bersabda, “La'anallohu man 
'amila amalan goumi luth wa la'anallohu man “amila “amalan goumi luth wa la'anallohu man 'amila 
'amalan goumi luth.” (Alloh melaknat orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum luth dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3180 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Alloh melaknat orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum luth dan Alloh melaknat orang 
yang berbuat seperti yang diperbuat kaum luth). | Sunan Kubro li An-Nasaai IV/322 |. 


Coba perhatikan (kurang lebihnya) cacian Imam Nawawy terhadap pelaku sodomi berikut ini : 


Nie Dope GP of akad Gala JSI aU, padily NS Les Sdn A3 4 Cal cl yLammall Uya asly msi Ja 
Okt oya GUN y 0yA3 ya Iaal ya Jr UNS yaar J sg 

J3 BOS GI BOLA JAS OP Olly SA Jaly ang uya konak, Jgly gede GP BAE Adel oya cl 
Bay Wany Tekad UN ya dl Lag Ilahi YA Aodlh By Yle- di panen Og 4 Ja INI Jia masa! 


mal yag apr 


“Perbuatan sodomi itu lebih hina dan nista dari apapun, engkau memandang hina kelakuan anjing, 
keledai dan babi (maaf) maka bagaimana mungkin perbuatan itu layak dilakukan dari makhluk 
semulya manusia, engkau bangkai yang menjijikkan, lebih berhak mendapatkan aneka kejelekan 
dan celaan dari lainnya, berhak caian dan umpatan, sesungguhnya pencuri dan pezina sekalipun 
lebih baik keadaannya ketimbang tukang sodomi karena mereka adalah para pelaku yang 
menghianati janji Allah, sedang pelaku sodomi ? Apa yang dihasilkan dari sekitar pinggang ? Jauh 
amat, terjerumus sekali, rugi sekali (bila harus di tanggung) dalam neraka jahannam dan 
merasakan kepedihan dalam tempat kembali kelak”. | Alfigh “Alaa Madzaahib al-Arba'ah V/63 |. 


Semoga diantara keterangan ini ada yang nyantol dalam maksud pertanyaan Ustadz Abdurrahim 
Al Fatih. Wallaahu A'lamu Bis showaabi..... 


0197. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 1 
Oleh Masaji Antoro 
Dalam kitab Al-Mausuu'ah AlFi@hiyyah 31/344 dijelaskan : 
Ji aa Se 
56 - Jai sb, & S Saad alas : 
dia Tie AN GA ng La Na An AE BL EA Ja el NS AA La kaget A3 al JUS 
AP BA AD JS Dip are SANA el Gp. 


(By 0S ey Aaja aa el Lao ya (211 | 4 dal pd am al". An SY Iga VM dya. 

Se d Iga Isl 3) Bag ale Le AN gp 303 Ka AE jadi Ab Ja diah pe 
de giat Ja JUS TU Jai di ala ale Tio At Ia SI IA ge Ja Al: IE eh dad 
2 V9 so S5 USB SI OS Oh ay ale dd lo di dn dad, ly. 

sp 2s Pn SS 1 3 Of lah ale di MP AD Par Sel 2) Sana Ia sada Je 


Ba 00.5... x0 0 B8 aga 0. a -.. - Logo 3 0. 0... 9. 000 LG . Y @ Na LL. 
mh S3 IS Ogan ajo pd Ol 03 am Aid 2 Cat Of Kennad ARI 1 elang ale AI lan Gani Jia af oli 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3181 ) 81 


SD. 

Ba 00030 Seo. B8. Lego. 0. 9 Iooe We. 90. 0g @- 0-0 38 8 9. 9 L 0... - 
ria S8 ali gada org OT S3 gia ala an UI UP Ye elang dala AI Gala (al Ol Wadan Ika (da 
AI. 


- 9 0 £ 20, 2. 3 209 - 2. (ag 1 0 Ieon 00 0 Ie 0... - 
Je ey Aa SU OjEUAII Ag Juki SI Cabai Ojo A8 La Rob) US dy (3) . 


(ly ba dr MG II OS Of" dya (211067). 
(2 525 LL gw. 
(3y 28075 pad! ad, 48 - 461 3 CV Ga . 


Menurut sebagian ulama seperti yang dikemukakan oleh Abu ja'far at-Thohaawy menghukumi 
makruhnya persetubuhan dengan istri saat sedang hamil berdasarkan hadits Nabi : "Janganlah 
kalian membunuh anak kalian secara pelan-pelan, karena sesungguhnya air yang mengalir akan 
menyusul sang penunggang kemudian merobohkan kudanya”. (HR.Abu Daud IV/211 riwayat dari 
Asma Binti Yaziid Bin Assakn). 


Namun menurut kalangan mayoritas Ulama Ahli Figh menyatakan halal dan bolehnya 
mensetubuhi istri di saat hamil, mereka berpijak pada hadits Nabi : 


1. Sesungguhnya datang seorang lelaki pada Rosulullaah shallaahu “alaihi wa sallam dan 
berkata : "Aku menjalani “az! (senggama terputus) pada istriku”. "Kenapa kau menjalaninya ?” 
Tanya Rosulullah. “Aku kasihan pada anaknya” Jawab lelaki itu. Kemudian Rosulullah bersabda 
“Bila karena hal tersebut (kehamilannya) sebenarnya tidak masalah, karena orang Persia dan 
Rum juga tidak menyatakan bahaya”. (HR Muslim 11/1067). Mengenai hadits ini At-Thohaawy 
berpendapat : Hadits ini menunjukkan bolehnya menjalankan persetubuhan disaat hamil, Nabi 
memberitahu orang-orang bangsa Persia dan Romawi menjalaninya dan tidak terjadi bahaya 
tentunya bagi orang-orang dari bangsa lain juga tidak. 


2. Pijakan yang digunakan oleh para ulama tentang bolehnya mensetubuhi istri disaat hamil juga 
berupa hadits : “Sesungguhnya Aku hendak melarang ghilah, tetapi aku teringat bahwa bangsa 
Romawi dan Persia melakukan hal itu dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka" (HR. 
Muslim) 


“Ghilah - bersetubuh dengan istri ketika hamil. 


Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Nabi hendak melarang persetubuhan saat hamil namun 
kemudian beliau mendengar berita atau ingat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukannya 
dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka, maka kemudian persetubuhan dalam keadaan 
seperti inipun tidak dilarang (selagi tidak menyakiti pasangan suami istri). 


Dua hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya persetubuhan ini sekaligus melemahkan dasar 
hadits yang dipakai pijakan orang-orang yang memakruhkannya. (Syarh Ma'aani al-Aatsaar IV/46- 
48, Faidh al@adiir V/280). | AlMausuu'ah AlFi@hiyyah 31/344 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.. 


(Sama dengan dokumen F0053) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0198. BERSENGGAMA SAAT HAMIL 2 


e Aisyah InsyAllah SYAHIDAH 5 tentang jima masa hamil,dan peneletian para dokter 
pun mengatakan, aman2 saja sebagaimana sependapat dengan sebagian besar 
ulama. 


e Nur Hafizah » alhamdulillah boleh. . . tapi kalau istri dah hamil besar 8 9 bulan geto. 
. boleh ga ya ? kasian kan sang istri. . anak mau lahir suami minta dilayani, dah 
cukup berat nampung anak dalam perut geto...@ @ 


e Masaji Antoro » Sama halnya diperbolehkannya persetubuhan di saat hamil adalah 
persetubuhan di saat istri sedang menyusui, Nabi tidak melarangnya meski bangsa 
arab membencinya. | AlMausuu'ah AlFi@hiyyah |. 


e Uus Hasanah ? assalamualaikum,,...katanya bila sering bersenggama saat hamil 
tuh,,,,bisa melancarkan kelahiran terus anaknya juga....pintar Io pak ustad ?. 


e Khuryati Came Rack » Antara wOng Persia dengan wOng Indonesia beda 
aturankah? Maksh Yai. Arab membenci alasane apa ya Yai ? mksh 


e Masaji Antoro 2 Ning Uus Hasanah - 100 untuk anda 
ISS yet y don Sana oya II aah Paman Cribe ar adh Aaja Jalla aa PLAY JB Ha 
kamb II gailyy yag Old Slkey siy yag Uli elit Sad AJI Lal asoy, 
RAHASIA DI BALIK RAHASIA 


Imam Ahmad berkata : Bersetubuh saat hamil bisa menambah menguatkan 
pendengaran dan penglihatan bayi, semakin menumbuhkan hidung ditengah 
wajahnya, membentuk indah posturnya, menguatkan panca inderanya untuk dapat 
menerima sentuhan jiwa, juga dapat menjadi penyuplay makanan bagi tubuhnya. 
| Nazhah alMajaalis 1/229 |. 


e Masaji Antoro 22 Ning Khuryati Came Rack - 
DS Fa 4 Tini) Lemah mor A1 Indah 4 SIS Tama «ya Sl (dl saj US Oi Daan 13 mil 
Aikay ale dit Jo Iga A2 AI Lin Kia 
Mereka beranggapan mensetubuhi istri saat menyusui dapat mengakibatkan 
rusaknya air susu, kemudian menjadi penyakit yang berakibat lemah dan rusaknya 


tubuh bayi, kalau ini benar niscya Nabi melarangnya, tetapi nyatanya beliau tidak 
melaranganya. | Al-Mausuu'ah AlFiGhiyyah 31/344 J. 


e Masaji Antoro?? 
IKA 3 ah ab Ol) Lele, ori AS FI deng BY TP 3 3 yah Jab elit eU j,£ 
ed JLasYI ISA dau, 
ag AO mai IE KAI Ae yag laeb IE BABI, FLA Ja USG of Jul al Jaa, 
ory al asa en Ja ad Bila Lelah Lensa J3 ja. 
am MPI Up! G #ladek Taul maa Y SU: 
1 Jaehl GP) SULSYU mami A55, 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3183 ) 83 


2— SM Y Jl. 

Bole J4 Jebl deg erie Je PP aan, Lali Lo yaa 

4 -—Taor pia Iikag bell Je bataalh Tj Kyi Ob Adlaa—| Wika. 

S- pls Lil Illay Gasal CIYU Taj Kai Ob Ala) Milua. 

OH AI el) II ea IP Wil. 

Thi Sajdl All 

3 Jill Aas CA brp ang Way 0 bakan GTA (US Aja Kam UL KAM ya. 


Boleh melakukan persetubuhan di saat hamil, tidak ada bahaya sama sekali karena 
masih tersisa ruang kosong buat janin, keberadaan janin masih berada di tempat 
yang jauh dari pertemuan jinsi (ngga khawatir kesonggrak.. Hehe). Yang lebih 
utama ditengah persetubuhannya, wanita hamil tidur berbaring pada punggungnya. 
Sebenarnya tidak ada pelarangan khusus mensetubuhi istrinya meskipun saat 
menghadapi masa kelahirannya selang sehari atau dua hari. Tetapi saat 2 bulan 
terakhir masa kelahirannya tidak di anjurkan mensetubuhinya, mangkanya mesti 
berhati-hati karena di khawatirkan terjadinya beberapa kemungkinan : 

1. Terjadinya rasa sakit di liang peranakan (rahim/vagina) 

2. Kelahiran premature 

3. Terjadinya penyusutan liang rahim yang berdampak pada janin dan ibu 

hamil 

4. Di khatirkan sekali saat persetubuhan suami menghimpit perut istrinya, ini 

bahaya sekali. 

5. Dikhatirkan sekali saat persetubuhan suami memaksakan memasukkan 

Mr. P. terlalu dalam, ini juga mengkhawatirkan sekali. 

6. Dan beberapa kemungkinan-kemungkinan lain (selak jumatan,, 

hehehehe..) 


http://www.6abib.com/a-310.htm 


e Masaji Antoro » Bersenggama di saat hamil memang dapat berfaedah langsung 
pada diri janin seperti yang dinyatakan oleh Rosulullah shallallaahu alaihi wa sallam 


“ebi so ada 0 m2 9 oi aa (3 ot" 


“Sesungguhnya kuatnya pendengaran, penglihatan dan rambut seorang janin 
dengan air senggama”. | al-Mabsuuth li As-sarakhsy X/36 |. 


e Uus Hasanah » Bila ingin menentukan jenis kelamin bagaimana pak ustad ? 
....semua sih waullohuaklam...tp insan kan wajib berusaha ?....hehehe...(sepunten 
crwetnya tidak isa smbuh)... 


e Asnan Nano » "berfaedah langsung pada janin", bagaimana dengan musik klasik 
yang dianjurkan oleh dokter2? 


e Masaji Antoro 2 
Anta dag 3 Tawa SES NI OS AT SY Jelek CAS yA al el Ju 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oh BSN SL AN PI dag y deal SL EN OS ST OSN MN el pol SU S4 
CA WAN er dat Aatay Gem LS NI OS STELAN ola OS SI Ya Je lele aa 
der ale BSI Ugalasi dadi y BO la Gamad (il OS AT Jerdl eta 9 YM el... 


Berkata al@aadhi Abu Bakar bin “Araby : Bila sperma suami keluar terlebih dahulu 
dan lebih banyak, anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai terhadap sifat-sifat 
ibunya karena banyaknya spermanya yang keluar, 


Bila sperma istri keluar terlebih dahulu dan lebih banyak, anaknya (insya Allah) 
perempuan dan menyerupai sifat-sifat ayahnya karena banyaknya spermanya yang 
keluar, 


Bila sperma suami keluar terlebih dahulu namun sperma istri lebih banyak keluar, 
anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai sifat-sifatnya karena banyaknya 
sperma istri yang keluar, 

Bila sperma istri keluar terlebih dahulu namun sperma suami lebih banyak keluar, 


anaknya (insya Allah) laki-laki dan menyerupai sifat-sifat keibuannya karena 
banyaknya sperma suami yang keluar. | Nazhah alMajaalis 1/229 |. 


e# Masaji Antoro » Kang Asnan Nano - Anggap saja bagian romantisme berhubungan, 
yang ada anjurannya bila sedang 'menjalin intim' hendaknya selalu mengingatNya 
terutama menjelang dan saat orgasme agar syetan tidak ikut 'nimbrung' mencicipi 
..BISAKAH ? 


e Muhyiddin Aziz 2 untuk menentukan jenis kelamin yang kita kehendaki tentu melalui 
permohonan/doa kepada Allah swt. 


sebagai ikhtiar kita bisa mencoba tips berikut : konon sebagian orang mempercayai 
jika yang kita meinginkan anak laki-laki : 
1. Ketika mau melakukan jimak hendaknya suami naik dari sisi kanan dan 
turun kesebelah kiri sang istri. 
2. usahakan sebisa mungkin sperma jatuh/masuk di sisi kanan perut sang 
istri. 
Jika menginginkan anak perempuan : 
1.si suami naik dari sisi kiri dan turun kesebelah kanan tubuh istrinya. 
2. usahakan sebisa mungkin seperma jatuh/masuk ke sisi kiri perut sang 
istri. 
Bagi yang sudah berkeluarga silahkan untuk mencoba meski belum ada penelitian 
secara medis namun secara praktek (temasuk pen) sudah banyak yang berhasil. 


0249. WAKTU TERBAIK BERCINTA 

PERTANYAAN : 

Ita Lutfia 

Assalamualaikum. Waktu yang paling baik (maaf) bersenggama itu kapan yaa ? 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Wa alaikum Salam.Syekh Muallif menjelaskan, bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3185 ) 85 


baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang nanti akan dijelaskan, sebagaimana petunjuk 
yang terdapat dalam Al-@uran yaitu firman Allah Swt.: "Istri-istri kalian adalah (seperti) tempat 
tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana 
saja kalian kehendaki" (As. Al-Bagarah: 223) 


Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam menurut beberapa tafsir atas ayat 
diatas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata Muallif, seperti penjelasan pada surat 
An-Nisa', akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam lebih utama. Oleh karena itu Syekh 
penazham mengingatkan dalam bait berikut ini : "Namun senggama diawal malam lebih utama, 
ambillah pelajaran ini, Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang 
dipilih". 

Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Hajji didalam kitab Al-Madkhal mengatakan, bahwa dipersilahkan 
memilih dalam melakukan senggama, baik diawal atau akhir malam. Akan tetapi, diawal malam 
lebih utama, sebab, waktu untuk mandi jinabat masih panjang dan cukup. Lain halnya kalau 
senggama dilakukan diakhir malam, terkadang waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah 
shalat subuh terpaksa harus tertinggal, atau bahkan mengerjakan shalat subuh sudah keluar dari 
waktu yang utama, yaitu shalat diawal waktu. 


Disamping itu, senggama diakhir malam sudah barang tentu dilakukan sesudah tidur, dan bau 
mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan 
berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih. Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan 
senggama, lain tidak. Padahal maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk 
menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai 
buah asmara yang tertanam didalam lubuk hati suami istri. 


Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat, bahwa senggama yang 
dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang (sesudah bersenggama) akan tidur 
dalam keadaan tidak suci. 


Selanjutnya Syekh Muallif menjelaskan beberapa malam, dimana disunahkan didalamnya 
melakukan senggama, sebagaimana diuraikan pada bait nazham berikut ini: “Senggama 
dimalam Jumat dan Senin benar-benar di sunahkan, karena keutamaan malam itu tidak 
diragukan." 


Syekh Muallif menjelaskan, bahwa disunahkan bersenggama pada malam Jumat. Karena malam 
Jumat adalah malam yang paling utama diantara malam-malam lainya. Ini juga yang dimaksudkan 
Syekh penazham: bi lailatil ghuruubi dengan menetapkan salah satu takwil hadits berikut ini : 
"Allah Swt. memberi rahmat kepada orang yang karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia 
sendiri melakukannya" 


Syekh Suyuti mengatakan, bahwa hadits tersebut dikuatkan oleh hadits dari Abu Hurairah berikut 
ini : "Apakah seseorang diantara kalian tidak mampu bersenggama bersama istrinya pada setiap 
hari Jumat? Sebab, baginya mendapat dua macam pahala, pahala dia melakukan mandi dan 
pahala istrinya juga melakukan mandi." (HR. Baihagi). 


Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan dari pada hari-hari dan waktu yang telah 
disebutkan diatas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Muallif melalui nazhamnya berikut ini : 
"Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang, hai pemuda, tubuh terasa ringan dan 
tidak sedang dilanda kesusahan." 


Syekh penazham menjelaskan, bahwa termasuk kedalam tata krama bersenggama adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3186 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan, misalnya bermain cinta, mencium pipi, 
tetek, perut, leher, dada, atau anggota tubuh lainnya, sehingga pendahuluan ini mampu 
membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki pintu senggama yang sudah 
terbuka lebar dan siap menerima kenikmatan apapun yang bakal timbul. Hal ini dilakukan karena 
ada sabda Nabi Saw.: "Janganlah salah seorang diantara kalian (bersenggama) dengan istrinya, 
seperti halnya hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. Ditanyakan, 
'Apakah yang dimaksud dengan perantara itu?" Nabi Saw. menjawab,'Yakni ciuman dan rayuan." 


Diantara tata krama senggama lainya adalah bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan 
dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang akan dapat 
menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi orang 
yang selalu menjaga kesehatan hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. 


Dikatakan, bahwa ada tiga perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu: 
1. Bersetubuh dalam keadaan lapar. 

2. Bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang. 

3. Bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering. 


Kata-kata Syekh penazham diatas diathafkan pada lafazh al-a'dhaa-u, yang berarti ringannya rasa 
susah, maksudnya, kesusahan tidak sedang melanda dirinya. Oleh karena itu sebenarnya 
susunan kata tersebut (ringannya rasa susah) tidak diperlukan lagi, karena ada kata-kata 
penazham: "Setelah tubuh terasa ringan". Jadi seolah-olah susunan kata tersebut hanya untuk 
menyempurnakan bait nazham. | @urratul Uyun, Syarah Nazham Ibnu Yamun |. 


0455. Etika Islam Dalam BERSENGGAMA - UPDATE 
Oleh Masaji Antoro 


(bl ab: 

(L/112: PIEYIT LAH SI ya Ja Hy cal Road Knrad 1 (Ty Ge Le dad! Rana GR 3S Kpop Lam 
WS FA ai LS Oh hand Hay Uglnorl mg Cmadad all AI pala 9 Ab 3S nadi ma aa Sada Jleny 6 13 
CE La ALA Jkt Ny ALI ye Bang Logo gal ly) KEL Ole ory Olandil Coat meli  K yoko cpat 
AI RENA Tag Of. Glee LS 0) SA SS (2) yan Pata UU VI) ceUais Akal ya dani lea Ol, daa US) 

OP EV Ce AI Jl ISI oya JUS Y Ay LG Lay Uli) Ob «Laga oat Jeatali ojo) Cat Nah) Ika 

US & bemiaYI UPI RS JI omi ole oli AS by Lae Ob Bh JI JS EL, 


dd) - TB Op Hera ak yet Mardua, 216/5 He ll SLAS elaukulay 46/2 : or! aye slel (25/7 Hal 
194/6 233 Ii 159 yo sad SSK LOT Op #0. 

(2) Ii HAB ES Kp AI mn mala salah Sumi HIS » » cabuli ae op Ae ye Usa Aoela opal Sa) 
194/6 : WI. 

JB LAI Slot edi 3 ad Aas y Ula Ana en OY tlg taon Jul AU Ba male Ol ag 
Je Sab Of el Ja BEJ AS G3 ata ga Rae pa He Ka ya sala yag Cinadel al Un VE Ainan 


ale Ugalan La jeig Lagi oya Sa Syely cAale Ugalan La pr Urgo ya la Gl eliln #dyiag BIA Aolay (1) . 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3187 


(dy (18976 2 UI Iki) obor 03 dal pe Harih yr Iyan ya dala al Aela pal og) EsAL WS ui, 


Sekekakalbkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak 


Dalam menjalani hubungan 'intim' antara suami istri, islam mengajarkan berbagai macam etika 
yang telah diatur berdasarkan hadits Nabi, diantaranya : 


« Disunahkan membaca BASMALAH sebelum menjalani senggama kemudian membaca 
“@UL HUWA ALLAAHU AHAD” dilanjutkan dengan membaca takbir (ALLAAHU AKBAR), 
tahlil (LAA ILAAHA ILLALLAAH) dan disunahkan meskipun tidak sedang mengharapkan 
keturunan dari persenggamaannya untuk berdoa : 


23 Dan Ggator Hb DK Gale op WI PO os eU tisab Ap)3 Uglaorl oli Kaban! JA DN oom 
(Bj) Oles 


BISMILLAAHIL  'ALIYYIL — 'AZHIIM, — ALLAAHUMA  IJALHAA — DZURRIYYATAN 
THOYYIBATAN IN KUNTA GADDARTA AN TAKHRUJA DZAALIKA MIN SHULBII, 
ALLAAHUMMA JANNIBNII AS-SYAITHAANA WA JANNIBIS SYAITHAANA MAA 
ROZAOTAN!I! 


“Dengan menyebut nama Allah yang agung, Ya Allah, jadikanlah ia anak yang baik bila 
Engkau takdirkan ia lahir dari keturunanku, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah 
syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepadaku.” (HR. Abu Daud). 


» Berpaling dari arah kiblat, jangan menghadap kiblat saat menjalani senggama sebagai 
bentuk penghormatan pada kiblat. 


» Memakai penutup, jangan melakukan persenggamaan dengan telanjang bulat karena ini 
hukumnya makruh sepert sabda Rasulullah shallallaahu “alaihi wa salam “Bila salah 
seorang diantara kalian hendak mendatangi istrinya, pakailah penutup dan janganlah kalian 
berdua telanjang seperti telanjangnya keledai” (HR. Ibn Maajah Nail al-Authaar VI/194). 


» Diawali dengan cumbuan, sentuhan dan ciuman. 


« Saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan 
secara perlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme karena tak jarang pencapaian 
klimaks seorang wanita datangnya cenderung belakangan. 


» Dimakruhkan terlalu banyak pembicaraan saat melakukan senggama. 


» Bila tanpa adanya 'udzur (halangan), jangan biarkan empat malam sekali berlalu tanpa 
hubungan badan. 


» Saat istri tengah datang bulan, sementara keinginan berhubungan tak dapat tertahankan, 
untuk menghindari keharaman sebaiknya istri memakai kain penutup pada anggota tubuh 
antara pusar dan lutut saat mencumbuinya. 


» Bagi yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya sebaiknya 
terlebih dahulu dicuci kelaminnya, karena hal ini dapat menambah gairah dan dapat 
menjaga kebersihan. 


“ Tidak ada anjuran khusus menjalani senggama dimalam-malam tertentu seperti malam 
senin atau jumah namun sebagian ulama ada yang mensunahkan menjalaninya dimalam 
jumah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3188 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


« Disunahkan bagi seorang suami dimalam pengantin saat berkeinginan menjalani 
persenggamaan terlebih dahulu memegang rambut depan (ubun-ubun) istrinya sambil 
berdoa : 

dos Ugal La jig Lagi oya Sl Spot, dala Lilo La peey Laga oya Silat gl el 
Allahumma inni as-aluka min khairihaa wa khairi ma jabaltuhaa 'alaiih, wa a'uudzubika min 
syarrihaa wa syarri maa jabaltuhaa 'alaiih. 


“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada mu kebaikannya (isteri) dan kebaikan apa 
yang saya ambil dari padanya, serta aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan 
kejahatan apa yang aku ambil daripadanya" (HR. Ibn Majah dan Abu Dawud dari Umar Bin 
Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Nail al-Authaar VI/189). Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Referensi : 


Al-Mughni VII/25, Ihyaa' “Uluumiddiin 11/46, Kisyaf al@ana' V/216, Mukhtashar Minhaj al@aashidiin 
hal. 73, Fath al-Mu'iin hal. 107, al-Adzkaar li an-Nawaawi hal. 159 dan Nail al-Authaar VI/194, Al- 
Figh al-Islaam IV/194-195. 


Tommy Sumardi 


Bagaimana ya ....wontenlah sithik, yang jelas mengingatkan kembali bahwa dalam Islam semua 
ada etika, tak terkecuali dalam hal yang tabu sekalipun. 


Masaji Antoro 


Dari bangun hingga tidur, ajarannya oleh islam telah diatur...Coba ini masalah ajaran nabi tentang 
menghindari bahaya saat kita tidur 


OB 0 DA) pad ne mabali elabj ae 03 ob) 


Ja al: 

- 2 Sai 30 | aa ka aa ana and o-- 30 aa Y 9 0. tt L- 0. yY 0d 84 tenda £ 0 aa Last # aa 
CP ya (BISA N) IU pelan dala AI Ula al 03 dal Pill OP SAH 2 Hina Ul Lae pai yi Wa— 
3. 

date Gin (O ya. 


"Janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian saat kalian tidur” (HR. Mutafag 'alaih) 
as dl ala Jl: 
Td mi BAR) JG KAIN saga gl OP la ya GP AN Ke Sa Gp Hal Ad Gam Ala op Ian Haa 
al (Se Lagi G pi GP Ie aU Fu oa D LOG plug ale at Jis Data wa Jl aa dal Is 
SI. 


Sebuah rumah dimadinah terbakar kemudian beritanya diceritakan pada Rasulullah shallallaahu 
'alaihi wa sallam, beliau bersabda “Sungguh api bias menjadi musuh kalian, saat kalian tidur 
padamkan ia terlebih dulu dari kalian” (HR. Bukhari) 


AS Aa JI: 

o-- 39 @- @ 3 B0 2... 390. 38 - (4 o- o . 0. 2. 90. o 80 4 . 0. AB. LB. ROA BG 
Aas Ab dop AI Syary JB JB Lapis AI ay AI Aa oya Alor Pelan ya bit oil ya HS 3S dlam Lilo L3 Wala 
. 2 0-0 .. 0 ..9 2. Fa o in : @3 Tu aa 40 @ Be . Pa . ata Ce PI 4 NN el o 38. 2 8. 
Abd Oyy (Tami Jaf SB Agil Ope Lag) Aing yA OP genlumal Itil y Cl ll Igdrly Rail 1g yani) ag. 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3189 ) 89 


“Tutuplah bejana-bejana, tutuplah pintu-pintu, padamkan lampu-lampu karena seekor tikus dapat 
melewati sumbu lampu dan membakar seluruh penghuni rumah” (HR. Bukhori) 


Dan masih banyak riwayat lagi tentang ANJURAN MEMATIKAN LAMPU SEBELUM TIDUR 


Alech Najwa 


Untuk lebih membahagiakan suami istri adakah obat / makanan / minuman / doa biar greeng / 
namba HOT gitu loh..hehehe 


Masaji Antoro 
SasYl ag oobj de Jamu Cerme Seed Iasg OjaI oaa CS adl UJs 


"Mengurut Mr. P, memakai minyak zait zaitun dan madu lebah konon dapat menambah ketahanan 
ereksi". Tapi yang terpenting dari kesemua itu tentunya menjaga vitalitas, kebugaran dan dapat 
mengontrol kestabilan pikiran..... Koyok Dr. Boyke,, Hehe 


Alif Kho Ta-Ro 


Saya masih rada bingung tentang yang tidak bole telanjang bulat itu yang sepert apa dan 
bagaimana.. Apakah yang dimaksud ga boleh telanjang bulat itu telanjang bulat tapi pake selimut 
satu untuk berdua (two in one) atau memang tidak bole telanjang bulat sama sekali... mohon 
dijelaskan maz.. masalahnya saya pernah denger Io pas begituan afdolnya telanjang bulat biar ga 
da yang ngalang2i.. 

Masaji Antoro 

Apa saja yang penting jangan kelihatan telanjang, bisa pakai selimut, bila ngga punya selimut ya 
terpaksa pakai pakaian yang dikenakan, berikut sedikit uraian hadits diatas menurut Syekh Abd 
Ro'uf alMunaawi 


Ifa Urgkas MY Uya janda dell Lai LA ig Koi Lay ya Jatadi (eh (itali) dala p Las oU ai lal Se Ih 
2 Ay WP jinny La Go pia Ul maa Laga 32 32 All Oleju cl ea SEP (OLS Pa VI) Jia YI Saba SESI yaaa 
Sola Ela ya el UMS Kebon dl Caleg (AAN Jledl yag pe Heat nadi garis yag Alai bale Aa (oa 

PA UP ya tb Il aa POS IVAN Lai 0S SUS Last Jas Ob Olesi! ) yaa ea Dodo y ASUDUI 

Laga dala Ag mal d IE La ET terj Ii 3 JS As 
(Apabila salah seorang diantara kalian hendak mendatangi istrinya) artinya berkeinginan 
menggauli istri halalnya (maka pakailah penutup) artinya disunahkan baginya dan istrinya 
memakai kain yang dapat menutupi keduanya, yang terkena khithab (perintah menutup) dirinya 
(suami) bukan istri karena biasanya saat menjalani senggama suami diatas, saat yang diatas 
sudah memakai penutup dengan sendirinya yang dibawah juga tertutup. 


(Dan jangan kalian telanjang) artinya keduanya tanpa penutup kain pakaian. Unsur pelarangan ini 
disebabkan karena malu dengan Allah, beretika dengan malaikat serta mencegah datangnya 
syaithan pada keduanya, bila salah seorang dari keduanya melakukan telanjang saat 
berhubungan hukumnya makruh tanzih kecuali saat disekitar mereka berdua terdapat orang yang 
dapat melihat aurat keduanya maka hukumnya menjadi haram. 


Kalangan syafi'iyyah menilai bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya secara keseluruhan 
hingga alat kelaminnya bahkan hingga hal yang tidak halal baginya untuk mendatanginya seperti 
lubang anus istrinya. | Faidh al@adiir 1/308 J. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3190 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Irul Kusnia Wati 
Maaf numpak tanya pak Ustad - kalau seumpama nunda mnd junub karena dingin itu blh g'?? 
Masaji Antoro 


Boleh, asalkan tidak sampai keluar waktu sholat.. Dan bagi wanita yang telah berhenti masa 
haidnya disunahkan menjalani wudhu karena wudhunya dapat mengecilkan hadats yang dia 
tanggung disamping dapat merangsang dirinya untuk mensegerakan menjalani mandi wajib, 


seperti bahasan yang telah lewat kemarin  :  www.fb.com/groups/piss.ktb? 
view-permalink&id-234602293229253.... 
Zesty Elfaza 


hmmb, sbenre,,,zesty maci rung gaduk kuping kang masaji,,,xixixi/- pi,,nanya tidak mengapa 
iach,, bgusnya,,,it ktika bersenggama mbil nyalain lampu ap dimatikan ea??? pnah baca suatu 
buku it,,kugh mbgus dibawah lampu terang gt,,dg alasan biar anakny putih,,, ap bner bgt??hehe 
syukron sakderengipun,, hehe,, 

Masaji Antoro 


Aku ngga pernah denger tuch,, Bila menilik kesunahan memakai kain saat senggama maka 
indikasinya mestinya kesunahannya juga dalam kondisi gelap sebab alasan anjuran senggama 
dengan menggunakan kain adalah "malu dengan Allah, beretika dengan malaikat serta mencegah 
datangnya syaithan pada keduanya". Yakin dach,, ngga akan nyasar... Hehe 

Ri Ly @ 

Nanya lagi, boleh gak? kalau soal tidak boleh telanjang, berarti tidak boleh memakai macam gaya 

dong yah? “tutupMuka", misalnya berdiri, digendong atau yang lainnya? Eh maaf, disini tidak ada 

yang msh dibawah umur kan? hehe....trus, kalau mainnya di kamar mandi, hukumnya gimana? 
acihhhhhhhhhh... 

Masaji Antoro 

Dengan gaya apapun diperbolehkan, sambil duduk, berdiri, jongkok, tengkurap, gaya dada, kupu- 

kupu, katak meloncat.... BEBAS asalkan tepat sasaran... 

TAI 3 M3 OS IS) opal gd lain oli Lae oya Les Iya JBL eat al Kere No Sl 
Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (AS. 2:223). Artinya gaulilah ia 
sesukamu baik dari depan atau belakang asalkan semuanya mengarah pada kelaminnya. 
LalMuhaddzab 11/62 |. 

G OYI Y £ EaaaYI ogong IS alay LH ye Opal y AYI GL UG Coded kl ISP BA Jon Jl de Ceri & EasaYI 
SS Ssh dls dya «ly HA CJ ya KANAN BUSL sb OS Lol ye HI 
SU Hala sal JB. (By SALAT 3 aan gilaan Cae al ca aa Ul de si (2) (223/215 A3) Las: 

Bike dy Lamb II 3 yaa Y CB 3 danny CAlaing Cia) AS (223721861) Lea ol SP Igb) 

Hah ea HA Ja bb IJI ad ya WUS gag UNI ASUS EL Oly (ipad LE Oly Cilid oah Ol UI. 

Menggauli hukumnya wajib bagi seorang suami pada istrinya bila tanpa adanya udzur untuk 


menjauhkan dan menjaga dari dari keharaman, dan diperbolehkan senggama dalam berbagai 
cara asalkan bukan pada lubang anusnya karena ini haram. Tempat yang digunakan 'bercinta' 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3191 


menurut kesepakan ulama adalah kelaminnya bukan duburnya, berdasarkan firman Allah ta'aalaa 
: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (AS. 2:223). Artinya dengan berbagai 
macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, dari depan, belakang asal dikelaminnya. 


Berkata Ibn Abbas ra. “maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja 
kamu kehendaki. (AS. 2:223). Artinya dengan berbagai macam cara dan gaya : Berdiri, duduk, 
dari depan, belakang asal dikelaminnya jangan melampaui batas pada yang selain kelamin. 


Ibn Abbas juga punya pernyataan lain sehubungan ayat ini “Bila kamu ingin gaya dari depan 
silahkan, Bila kamu ingin gaya dari belakang silahkan, Bila kamu ingin gaya setengah 
menderumpun silahkan, aku mengartikannya khusus pada tempat lahirnya anak (kelamin), 
datangilah dengan gaya sesukamu”. | alFigh al-Islaam IV/191 |. 


BERSENGGAMA Bernilai SHODAGAH 
£ adi bi Ag 
BIJB (Ly aka (SA putar H9 JL elang dede AI lan AI Jang Ol — 0 AI Keoa — Gl IS aloe Dhy 
Lyaup 3 Ip AS 8 Sa Lah ale IT eta nan abi dut Al Wa do, yg aa gbi abi BPA 
pe at Ji 2 2. 
AA Pn JA Ega ad AA dago 
Baal AAN oa M5 Pj INI Tag em) 3. 
9 — Gb Ala Ela ya SL UI 
SA da telan II Heli lal aa ad Ih: 
AN «ly ES Kaya Ol Aga Ulun ella pl HA ba yah A3 ol JL edi Jt yan : Kane 


Pd 
Bee Oo Pad 


LX 0 - 04 - - Sag - 0-00. 30 . Y @ - 30. 349 - - 8. Par Pena 
Jp Lap (Dj ikan (SAR ar Sy JL elang dala AI la pall ye — ana aey Pal Sao la SS de 


III (3) . 
0... 2...9 0. 0 0... 09 Paman - o-0-0 Lag 3 8 0-0. 30 o- - 2.20 — 2... 9 - 
ay Kodbo jf deng JI andi Hi) della g Lag ya Ol dl yag — gatel Pm cal Ad) Jl — skala ya Kelam 1 


na... .... 


o- -... 0. - 30. 4g - » - -. Papa Na an -. 8 »- - 0-0. - Pe PAPAN) 2. 
Ia ANN ga pai ga ERA gn 3 gl Lada ala, dslr la US le mil ebi 3 aed A3 
Pan Ta No” P: 


HA A3 Lag AR Gi oi in AI Un) Ah ado Akad JB lay ale di Jia al ye 23 

BEA Hd Kala LAN (ale Cl) . 

J2)" Ea SS Ambi yag dal da TER Mllaah GE Gp 1 Af pl le AN Iko GAN ge Cat 2033 

an pa 3 SE Gesit AI SE Kia OB.) KA B3 sh Ll Ka af Je 2 (h 
PAHALA BERSENGGAMA 


Dari Abu Dzar al-Ghiffaary ra bahwa Rasulullaah bersabda : Persetubuhan salah seorang di 
antara kamu (dengan istrinya) adalah SHODA@OH”. Para sahabat bertanya, “ Wahai Rasulullah, 
apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?”. 
Rasulullah menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, 


-.9 


wtY 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3192 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat 
pahala”. (HR. Muslim 11/697-698 No. 2376). 


Berdasarkan hadits ini Mayoritas Ulama menyatakan berpahalanya seorang suami saat menggauli 
istrinya bila disertai niat yang benar dan baik seperti agar menghindarkan dirinya atau istrinya dari 
perbuatan hina (zina) yang diharamkan, untuk memenuhi kebutuhun istrinya dalam rangka 
menjalankan perintah wajibnya bergaul dengannya dengan baik, mendapatkan keturunan shalih 
yang dikemudian hari diharapkan menjadi sosok yang bertauhid kepada Allah Ta'aalaa, 
menyebarkan ilmu dan agama, menjadi pemuka dalam islam serta tujuan-tujuan baik lainnya 


Sedang bila dalam senggamanya seseorang tidak didahului dengan niat-niat diatas kecuali 
sekedar melampiaskan syahwatnya, mencari kepuasan seksnya para Ulama Fugaha berbeda 
pendapat dalam meraih pahala senggama tidaknya : 


1. Ibn Gutaibah menyatakan seseorang berhak mendapatkan pahala secara mutlak saat 
menyenggamai istrinya meskipun tanpa disertai niat seperti keterangan diatas berdasarkan 
hadits riwayat Abu Dzar diatas dimana dari zhahirnya hadits jelas menyatakan bahwa asalkan 
seseorang menyetubuhi istrinya maka pahala dia dapatkan sebagaimana bila ia zina maka 
seketika dosa juga ia dapatkan. 


2. Ibn Hajar al-Haytami menilai berhaknya seseorang atas pahala senggama disyaratkan 
dengan disertaai niat berdalih hadits riwayat Abu Dzar yang menjelaskan dapatnya seseorang 
atas pahala senggama : 


“Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah (jika) aku memenuhi syahwatnya, aku mendapat 
pahala?”. Rasulullah menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada 
yang haram, dia berdosa ?”. Aku menjawab “Ya”. Rasulullah berkata “maka perhitungkanlah 
dalam kejelekan dan jangan memperhitungkannya dalam kebaikan” (HR. Ahmad V/154). 


Juga berdasarkan hadits nabi lain saat bersabda pada Sa'd Bin Abi Wagash ra “Tidaklah engkau 
menafkahkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharap keridhaan Allah kecuali engkau 
akan diberi pahala dengannya sampaipun satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. 
(HR. Bukhari-Fath alBaari VIII/109 dan Muslim IV/1251). 
Dan juga hadits nabi lain, Beliau bersabda “Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada 
keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya maka nafkah tadi teranggap sebagai 
sedekahnya. (HR. Bukhari -Fath alBaari IX/97 dan Muslim 11/795 dari hadits riwayat Abi Mas'ud al- 
Anshaary). 
Dari hadits-hadits diatas diterangkan bahwa seorang diganjar atas yang ia lakukan saat ia 
berharap pahala, dan bila dalam masalah nafkah lahir yang notabene merupakan kewajiban bagi 
suami disyaratkan dalam mendapatkan pahala bila ia berniat mengaharapkannya maka dalam hal 
senggama yang hukumnya mubah tentu lebih dibutuhkan pensyaratannya. | Al-Mausuu'ah al- 
Fighiyyah 44/15-16 |. 
ORAL SEX 
kn lg yel: 
IL aa BA AIA pa Ta Ula Ja ate PA Ah ce IN sa da Kh GA 
Ab aa Of pel Y: J8 S UL U JA ae BR S3 3 (2. 
Ti Lah sana Un 3 ae IA Ss ti : JG Bd elu ey masi da, 
Sab Je IS Gal HUNI SSL) 


2 22... yg. 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3193 ) 93 


0.8. 0. 238 0. - - -9 Gn) 093 3 - 9 9 LB 9 - 
Ga Lag Ap Kl Gn Lg in ga JI YAN Sa AAN Ga GA UG, 
3-90. 2 20. - o o- (2) 0. 2. Ie 0. 0 . @. . 
dag dal S9 € | Lam Jd TAI Janti Jpg Ale oxey (1) » 


(2) 234 1 5 eypaele opal Adil. 

(39 166 /3 Jas note Ie 3 406 | 3 JA ala 
(4 1938 JW ian & 340 / 3 JW LL. 

(0) 17 16 /5 gw Sus. 


MEMEGANG KELAMIN ISTRI 


Ulama Figh sepakat bolehnya seorang suami menyentuh kemaluan istrinya. Berkata Ibn “Abidin 
“Abu Yusuf yakni Abu Hanifah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan istrinya 
dan istrinya juga menyentuh kelaminnya untuk saling membangkitkan gairah, adakah yang 
demikian berdosa ?”. Abu Hanifah menjawab “Tidak, bahkan aku berharap yang demikian dilipat 
gandakan pahalanya” (Hasyiyah Ibn 'Aabidiin V/234). Berkata al-Hatthaab “Diriwayatkan dari 
Imam malik beliau berkata “Tidak berdosa bila seseorang melihat kemaluan saat senggama” Dan 
dalam riwayat lain terdapat penambahan “Dan menjilati kemaluan istrinya dengan lidahnya” hal 
demikian sangat diperbolehkan menurut Imam Malik padahal tidak demikian (dalam I'anah Imam 
malik melarangnya namun kalangan madzhab lain memperbolehkannya). Berkata al-Fannaany 
dari kalangan Syafi'iyyah “Diperbolehkan bagi suami bersenang-senang dengan segala cara 
bersama istrinya bahkan hingga menghisap kelentitnya asal bukan menyetubuhi anusnya. 
Kalangan Hanabilah menilai mencium kelamin istri sebelum senggama diperbolehkan namun 
setelah senggama di makruhkan. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 32/90 J. 


Yg MY Wol UJI Ale Op ondar Y Unap elitul jl Lana Gak. ly Laga Kilo Sya US Lain at JS TIM IP (AE) 
we yeesi 

Isl Jas Oly pem Lg ee Sa Oly ole Dk 30 Id al JS GB 2 Lea Y Ofy Lala Rong jl RELA ang 
str (ab AI poamg BJ ya bl ma 3 JS Sia Ol) OletAN Laden Oly Oya oya pyAEII Mae Lenalg Oly dljI pakis 13) 
OS 5 yul ilaany Jung AAS Pele duka Rorlea In gol dl GS yAay Joely ALA 3 alus Ol UB) Le Olandd onony Olasdll 
doel ya Sp ilalang jl Lenyj Sinai Ul Wa K4) Jilor | Liniaul Uya Anin pake (A4 Lena AB yeliy Lah Ly 
Sp) Ogah dil ale IPA an Y al, ia Tb lo y U el sb L US masi UI (laga Tile Ge KP) 
Ale SP Unas Ua8 Giaa! OS J3 el aras yas jy 

bl SAE Jang RAI ae Pl pp 3 Ju 

| PELENGKAP | Diperbolehkan bagi suami bersenang-senang dengan segala cara bersama 
istrinya asal bukan menyetubuhi anusnya bahkan dibolehkan menghisap kelentitnya, berusaha 
mengeluarkan sperma dengan tangan istrinya dan bukan tangannya sendiri meskipun ia khawatir 


akan melakukan zina berbeda menurut Imam Ahmad dan dilarang memecahkan keperawanan 
memakai jari. 


Etika senggama : 
» Disunahkan menyenangkan istri dengan berbagai cumbuan 
» Bila tanpa adanya “udzur (halangan) jangan biarkan empat malam sekali berlalu tanpa 
hubungan badan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3194 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Memilih menjalani senggama disepertiga malam akhir 
» Mehantarkan istrinya mencapai orgasme kala dirinya telah mencapai klimaks 
» Menggaulinya setelah pulang dari bepergian 
« Memakai wewangian 
« Masing-masing dari suami istri disunahkan meskipun tidak sedang mengharapkan 
keturunan dari persenggamaannya untuk berdoa : 
B3) La Olapds! Korg Old! Lir poglll AI ema 
BISMILLAAHI — ALLAAHUMMA  JANNIBNAA  AS-SYAITHAANA “WA JANNIBIS 
SYAITHAANA MAA ROZAOTANAA 
“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah 
syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami.” (HR. Abu Daud). 
» Tidur dalam satu selimut 
« Memakai oramuan-ramuan kuat yang dilegalkan 
» Memiliki tujuan baik seperti menghindari perbuatan hina (zina), mendapatkan keturunan 
“Perantara hal yang disukai berarti juga disukai" 
« Diharamkan bagi istri melarang suaminya melakukan kesenangan-kesenangan yang 
diperbolehkan bersamanya 
» Dimakruhkan bagi istri menggambarkan perempuan lain pada suaminya atau pada pria 
lainnya tanpa ada kepentingan 
( Hasyiyah Iaanah at-Thoolibiin 111/340 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
She'Jasmine Ayda Az-zahra 


Yai Masaji Antoro mf,,,mau tanya. Kenapa dalam etika tersebut memilih waktu pada sepertiga 
malam terakhir? ? ? 


Masaji Antoro 
UI naa Wani aa yA SI tian Unbojh ppi mail sa Pel gp bel San Ol eyang 


Disunahkan memilih senggama diwaktu menjelang subuh karena tidak adanya rasa terlalu 
kenyang atau lapar diwaktu ini, karena saat senggama dalam keadaan kenyang atau lapar pada 
umumnya menyakitkan. | Paanah at-Thoolibiin 111/273 |. 


She'Jasmine Ayda Az-zahra 
Yai Masaji Antoro niatnya mandi junub bagaimana yai ??? 
Masaji Antoro 
Macam-macam niat mandi : 
um 4) wp (Saya niat menghilangkan janabatp 
AN Dai 8) 5 (saya niat menghilangkan hadats besar 
Jd 23 s5 (saya niat mandi wajib) 
Adapun untuk lebih lengkapnya, bisa menggunakan niat-niat dibawah ini : 
« Niat Mandi Jinabah 
HE Co Ula ya SU wa an NY 


Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari jinabah, fardlu karena Allah 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3195 ) 95 


ta'ala 
» Niat Mandi Haidl 
Sem OA PO UB 
Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari haidl, fardlu karena Allah ta'ala 
» Niat Mandi Nifas 
Jaa yen Aoa YA 
Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari nifas, fardlu karena Allah SWT 
» Niat Mandi Wiladah (melahirkan) 
Is La BU oa SU wa bal ng 
Aku niat mandi untuk menghilangkan hadast wiladah, fardlu karena Allah ta'ala 
» Niat Mandi Shalat Jum'at 
Aku niat mandi untuk shalat Jum'at, sunnah karena Allah ta'ala 
“ Niat Mandi Shalat ledul Fitri 
Is wi Ti Jai asa Jaa cg 
Aku niat mandi untuk shalat 'iedul fithri, sunnah karena Allah ta'ala 
» Niat Mandi Shalat ledul Adha 
MEA SAI aa Ja 


Aku niat mandi untuk shalat 'edul adha, sunnah karena Allah ta'ala 


MAKAN BAGI ORANG JUNUB HUKUMNYA MAKRUH 
SY ok JS 3 dor Jeda BILA os ny 


Berkata Para pengikut as-Syafi' "Dimakruhkan bagi orang junub tidak hingga ia wudhu dan 
disunahkan bila hendak makan atau minum atau menggauli istri yang ia gauli pertama atau 
lainnya menjalankan wudhu sebagaimana wudhu saat ia hendak shalat dan juga disunahkan 
membasuh kemaluannya". | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhaddzab 11/156 . 


SESI) YAA Anbakin NAS) 2g TAI Jk Jd & ebeg pay sad) JSI es 0 S4 


Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia membasuh 
kemaluannya dan melakukan wudhu begitu juga bagi wanita yang telah putus haid dan nifasnya. 
| Al-Mugaddimah al-Hadramiyyah 1/43 |. 


VI RRI 3 EU CUBI Da AYI ya PU Gea CI Ia Ja (AI pal ad JSI Ktm 0 S3) 
SI Je yeabad Hill 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3196 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan senggama sebelum ia membasuh 
kemaluannya dan melakukan wudhu karena berdasarkan perintah agama yang shahih dalam 
masalah senggama dan mengikuti nabi dalam masalah lainnya kecuali dalam masalah minum 
yang hukumnya digiyaskan pada masalah makan, begitu juga bagi wanita yang telah putus haid 
dan nifasnya maka makruh baginya sebagaimana orang junub bahkan baginya lebih utama. 
| Minhaj alGawim 1/95 |. 


DAN BAGI ORANG JUNUB YANG MAU MAKAN (SEBELUM BERKESEMPATAN MANDI) 
DISUNAHKAN MENGAMBIL AIR WUDHU 


Orang junub yang hendak makan disunahkan wudhu, ibarohnya : 
ale AI Gal 4 ka Anya Lai tan ia in yag la OT SOP ISI pang te AI Alan al OS grow y 
Allah soyay Co Aa JS Of UG ie OS IS) pe 
Jati Alah Jab Saad IE Ab il MS GS Edy JSI Lagao daiil Island, AI Cik abg 
deal) 
Dalam Riwayat Bukhari dan Muslim : "adalah Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam bila hendak 
tidur sementara beliau junub membasuh kelaminnya dan mengambil wudhu sebagaimana 


wudhunya untuk mengerjakan shalat”. "adalah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam saat beliau 
junub dan berkehendak makan mengambil wudhu sebagaimana wudhunya untuk mengerjakan 
shalat”. 


Hikmah wudhu bagi orang junub menjalankan wudhu: 
1. Meringankan hadats yang sedang ia tanggung 
2. Kebersihan 
3. Memberi kesemangatan dalam bersegera mandi 


| Referensi : Asnaa al-Mathaalib 1/68 dan Mughni al-Muhtaaj 1/63 | 
0719. MELIHAT AURAT WANITA LAIN 
PERTANYAAN : 

MuAhffud WAe 


Numpang tanya... Apakah kalau lihat perempuan yang cantik, seksi dan pakai yang bikin ger-ger 
itu dosa...??? Mohon pencerahannya... 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Melihat aurat wanita lain haram hukumnya : 

CPI mual SN dad Hbd OP dash Als Of) Lead) Ugorg Sl CA NAS Villa Res VI BN ge dl Je Ii AA 

Bb9dIg Gil obdl Beam yel Fadil da3 Any AAL gal Gen org Small de ala Plan JU 

Haram bagi laki-laki melihat aurat wanita ajnabi (bukan mahram) secara muthlak (baik khawatir 
ada fitnah atau tidak) begitu juga haram melihat wajah dan telapak tangannya bila khawatir terjadi 
fitnah, bila tidak dikhawatirkan ada fitnah terjadi perbedaan pendapat ulama, menurut pendapat 


yang shahih haram, pendapat ini dikemukakan oleh al-Ashthahary, Abu Ali at-Thabry. | Kifaayah 
al-Akhyaar 1/350 |. 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3197 ) 97 


1004. PENDIDIKAN SEX BAGI ANAK 
PERTANYAAN : 
lerul El Baredey 


Tadi siang metro tv ada berita seks edukasi, kalau menurut kalian bagamana seks edukasi yang 
sesuai dengan islam ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Bila dapat menimbulkan madhorot pada kejiwaan anak seperti dikhawatirkan justru menimbulkan 
fitnah padanya maka dilarang namun bila ada manfaatnya boleh. 
Ah RAI ya Ga Ale Geli gaji taun Walah 0 SAS Reload lay (Ra ad 4 GUS Spm 3 ella JU 
5. 
Para Alim Ulama berkata “Semata-mata membicarakan seks makruh bila tanpa ada kepentingan, 
dan boleh bila ada kepentingan seperti memberi kiat-kiat bagi yang berpaling dari seks, atau 
memberi tips-tips bagi yang lemah melakukannya atau yang lain sebagainya”. | Taudhiih al- 
Ahkaam Hal 441 |. 
AS BI MP PP ay 0m Ig ENI Ah Ain Ale ob, Ill Jie Alai Y Lani? LI LA SU LL dai 
patah Alang (S4 0 Ai YLy IBYI 3 
(| PERINGATAN | Wajib disembunyikan dan terkadang wajib dijelaskan, maka dalam bahasan 
yang tidak dapat dipikul oleh akal pelajar dan dikhawatirkan terjadi fitnah padanya wajib 
disembunyikan dan pada masalah lainnya yang merupakan bahasan fardhu ain atau yang 


menempati kedudukannya wajib dijelaskan, bila bukan masalah fardhu ain hanya sunah kecuali 
dijadikan perantara pada hal yang dilarang maka haram. | Is'aadur Rafiig hal 94-95 |. 


— JAN pg Aja Al aa pall pb Of" Teekang dala AI ke AI Segar, JE JU da2 AI ey GA Aam Ul S3 
pg S1 Ma ea PA ai" pegal GUS jl galon U4 Des jl Uenaler 3 JI Jar Gas ya "LA Il aka 
dan pp ya Jl Ely sely el EN Ojaia peadl Jala #O2bas Gaal JG" yaa ebi oya Of" Iailg dil Y) (ana drpd oya 
sesal CA Ie Jl Caady Ole LAI) Lagian UPI yr Aom Gg Lani Oral Kon! gol Sel ASy JB Ata 3 
CE aga oa Lal Ong dag Ea Jar 
SY ay Kao SIS el SP SP #GjI S3 2 lg asi Jab Il Jah oa ABE oa SA Ly S3 Jeli Inna 
Cap Ih Torlon  anna OP "enam ai Lae Jah AYI aga Ala yaa OLS oya" Ily dala dl lo IU A3y Sy Al Se 
ale 
alay dala Al abo JE LS 0,3 GAS ES PE gp ladil ye jali Ale Goat jl Las oleh Su OS Ob sub: 
Tg Dg JBy Oya SAI W 336 YEL SAS Ma ya 2 Ala Ig MALU eta yA" Alb UI JUy oday "UT aka gl 
Wal ya 
| Subul as-salaam 1!1/340-341 |. 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3198 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1078. MENCIUM TERMASUK DOSA KECIL ATAU DOSA 
BESAR 
PERTANYAAN 
Harum Merekah 
Tanya, mencium (lawan jenis yang tidak halal) itu termasuk dosa kecil apa dosa besar??? 
JAWABAN 
1. Mbah Jenggot II 
CS Ie Kay Sila S2 JAS di2 Uyg3 la JUS yet o| (31) 
SE Ba AI ai SINI IL: Jill deg 6 RL ola SIB dg Glau Lo Jain aasl ane S3 ps U Il asi olel 
Lain Wb Jap Uyad Ba pedang JS JW Al ea oil OP se ot Aan Sy» ALS gladi ay 
baka Of pelely yuki ISA gl 4 ap Mortar gl 6 POLAYI oya Lasel) VP AAL ala oya JUL GAY JS dl Ob cl inna 
PSI le LAS La om Jill mama) AS Ur ya CAS MA 0 4 AT da 1 ISI Ambil o pra San JII 
V3 Yg Boko pole Vj dp (532 AP Jasana a33 ate ISP IS Ap ASI Ra, ASI ny 
Aya 0 AS BI leh topi de gai Ody 2 Ale Jgn JI ON 1 AI Amd. (49 2 HST £ Lalai : « 
Amal JI Roma BUSI ya Gaal La Lin Ol de Jua WS K midi J9 HUI Ggie3 Gagak! enedlg db MIA 2 FLSII : 
ASI Wal RD plat ea OP 3 mane Sita TT AT Ot Ball, AI Sale Si da dp 
BAN ga USS SIS Lage AI ra Ula 0g adl om BP ya NG 4 lusa 1 Le, Seal: Use, 
SAS ya ES Wal 1 ngan Oa oil ala Ula! Ga Aldy «Syamil HD FUSIG «JUS 003 Jln on 
18: Jai JL Urge  Y AI Tami Igakas Oly P1 JELAS c Ahaltn HP AI pad JII Unas OB «Lens opa Jar 1 OLI, 
Pd 53 IS ee SI LEG Ailaas 0G Ol Lang amel day Leabasly Kla yen ki Joel ye3 JLN Use Ol, 
SY om SI KAI ed ya WNA Ugly cola yan kl Joel Ilat Ah LAS 3 JSI 3 Osgerg oya Adela. 3S 
UT En ya Br US Kn Ol Ki GI SAI Ri Kang IS IS) 6 BAN D3 0g Orrell Olelb ye slEYI 
PLS Lanang jilhun Ugalan Uramad le Lagi Of was ISI. Kyi Hanya LIS) 4 Ujang oya HST Lean SU) 6 3 
BV Jha UP jln Ia 2 JB ya ping UAIS Lai GI misal 5S jas SMS 1 JB ya ea 1 Ol Ul O WU 
ji seba oya Aly JS TS KL3 «Lele le ea Ja 4 WS 


Ela IS Gelas gal JB 1 JIN «Lelang Je GAY 4 apa Gene Iikosl 4 OB, All Oa G : JSI Jill Le 
JI oya NA pel Il JS UN GI, Tiram Seliy Ra pall gadi J3 Ac 303 ye Jep Se Ug,is ON 3. 
US Blasan 1 SEP m3 yab AT OMY SIDE gm tan AI heh SB cela Baya Types 1d yaaa oil JB GL: 
Lah Rigap JIN ka Of elely 31 ed Aas JS pb JB: II 31 2 ld JL ee 03 LAS Iyard O)) 
As Uya OLI Gel LIS Ol IiB € Je 3 Sial, Jerlali & pal alata 0G Oya Y 3 JS OS: IJIN 
Ab ASI aya Ia S3 Sl ON 0 Bar Ll jab 1 UM U4. tullasl Ay 3S 3 IS OS Ot Keati 3x3 yi 
Alb Nia Lah 6 Alah 032 olga dil Aa al TOL BY € Wish Ssnad 1 SI Lely. 37 yandl ORA Ugngmabtd (ara Yg €) pall 
LL lali ga end! Jis Ol mamdk OUT Ol, € olillah A8) 3x 3 JS UG Ol Ida le md Cal Aa ya 

m3 YAS SIS pa yag «ana AT O pada Y ey pelany le Al ko Kapat, Dg ji Sola) 9 pall Ol palnad « nana « 
ASI os BAG Day Dll sal pala loh CLS Klas Gala, Sl adil S3). BY yong ola cas 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3199 


Jis ya Jah yag 1 BEI Jai Lela. Ueemdily UBS Ka Anal ye jUE JUS 1 JB oa dp US Nia 1 JS Fall : 
ya Sod8 Rawama IS) 6 AI oya La Ae ISI Of: Ogdais adil 2 Se «Ugal Jlyet j2 Kan ln ye UP LSI 
kamal Colin) Rela Op om JUL Uaggd «Ulin U4 Gpetuly Amanat HI Ulp US Gputaly Al Oli YI SL IG 4 pil 
Jd SE YY di rani! ma Hla22 DS Olg Idrg «laguna Yola Ol: Uauoe 5 dong IDU de ai Kaka Rani! Koma 
JAS Nila Jia dong d3 DT 1 Sop DL oral 3 Gnp3 S3 Gap J1 JB els SI Lang Y la ri Ida 

S3 Sao Itt-y 6 dimana DliS oya dnjl Arelb Op OS Ol: GI emiily. paud BY II BOY Of uy 
KASI goal ya BLAYI likay «3 misal (5 Anaall odkm Jing 6 gd LG ya Jean 6 GI ya da gag LG, OLI 
Lea eating 6 PASI ya da gl LS, COLI SUS Sasa Ato «0 AeUb Ol oya dajl Ainana lis UG Ol II ai) 
C3 315 ra BA ab ISU Ily 6 BLU gawaki 8 DLEYI ig 6 35 ga Kaali ola Jay € di li 

Ala Of ds Gsm Id Of: Ul. alis Abu Ll Spolesle toa PSU Nila Of plely. Ajaall ygin J3 lag . Spul 

SEP SE AI ye Jadi) yuks Of SESI ika maya ya HS dls UI Jb SMS) € Ulin Kong Anaall, UI cg 
lia Kor ya Tenan! OS) 6 Up jali Reonya Rellall OS pal WAS OS gag «Jadi! SUS Kong Aaelo ah AI las 

hina ras Aib Aiko dangkiiy AI Alap yag Ja oya OT Jika Agoes pas UU YP 6 BUAS AYI 0G Of pain Ol 1 Lesty 
(RAY Of an tb oya Bl B3 ai Oli ya HS ST Ala ylal BAN oa 3 BI Sell ola $ yet Op UL 
SA Il DL ya dai Bei oa di Ole Ja 1 II, Ig pel OB 6 BUSI oya Bhalla oh Ol le Anat 
OA yag 6 Corak Tamil) yani Bae Gala Jilah oelt O yiag AU € eeboo petandil Je Igkbonh A3 Rin Crasa SI 

HE SL Iga 08 JUS ed Reda lela Ll IG oya Aaj LA ya puki laa Kolase Jaan oya OT Jail G2 all 
AI ai Ol UgiEy 6 MANGA ola JS take Jia Atom «6 kenang Jali Urmoati JyAl pngamdil de Iaklasl AR ap yi Ia «3 

AJI Kemang eng Ulah sole slah OK 0 Lela sih Raon ya Aiiluadl padi Uli) 4 ad OleUb le Airlay 3S Il 
kat ALA arya Se Sa sed USU Of Kerg SAS US Isly 0 ET Ud Jain! 3 Keong Y Im Jing 4 Api « 
baut M3 4 ALS pola gain OA Of ng € Lele Ily oa aj OS Lilis OB US Sp Insama J3 SWAS OLS Isl 

BRI 3) yan 3 LL Jp Jul 3 30 ori US 8g BLHYU dya Je (san PNS aka Of: Leulyy . Job « 

Gel bb JPU J3 2r SU Sesual g IAI 3 AI andi cam IAI Nia of os 
2. Sunde Pati 


Tindakan berpegang-pegangan, ciuman adalah dosa kecil, tapi walau gitu harus dihindari. Lihat 
surat annajmu ayat 32. 


Oak Ka pa Aa Ra Gp Sa KG ll ya Ska Gal) dp Oli pi PAN AE Don 

Baja Ap KAN 

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari 

kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya. Dan Dia lebih 

mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih 

janin dalam perut ibumu: maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang bertakwa. 


Lihat juga di tafsir showi hal.182 juz 4.. mohon dikoreksi 
Paha all SU candy adit elittal ya Ranadil y ALAN 3 BS Kop jan ya | pedih VI JAN, FYI ALS Oyarg sal 
SI dl ya j Lema Ll Lie 1 Jaka OS yaa Sy dng Joadny lih SARI momlg Say Ol PLS Ole 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3200 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SPG Silet Opa GP or an Ke lily PA ai SU ae Na SI Se 
HI 32YI Jaa de Lal KolbneYI Jasa (de Layoaf Y Sail 

fokus 
kmabil y ALAN 3 3 BIS II jas ya | al VI Pa gili y FYI ALS Oyarg dll 


(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari 
kesalahan-kesalahan kecil yaitu dosa-dosa kecil seperti melihat,mencium dan pegang-pegangan. 


1316. TIDUR DENGAN TELANJANG BULAT 
PERTANYAAN : 

Man Epunk 

Bagaimana Hukumnya Tidur Telanjang bulat ? 

JAWABAN : 

2 Ichank Sufi 


Makruh asalkan sendirian dikamar tertutup, bila kemungkinan ada orang lain yang sekiranya ada 
di kamar/ bisa melihat di dalam kamar maka hukumnya haram karena aurat, mohon koreksinya...! 


? Masaji Antoro 


Nambah dikit GAN... Hukum tidur telanjang/bugil makruh dan tergolong perkara yang dapat 
menyebabkan kefakiran 


Ce AI ASOYA aga Lgpeta GAS ye Sg AI ON 1 plg dele AI Caao Al Igary JB 1 JB ee A3 
Jelly Rata) JSI 2 Sort LDE ae Ae Y SU Y adil OST PLS Ka 

Dari Ibn Abbas ra, ia berkata : Rosulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah melarang kalian 
untuk telanjang maka meras malulah pada para malaikat Allah yang senantiasa bersama kalian, 
pada malaikat al-kiraam al-kaatibiin yang tiada berpisah dari kalian kecuali saat tiga kondisi, buang 


hajat, janabat dan mandi”. (HR. Al-Bazzaar). | Abdurrahman Bin Kamal jalaluddin as-suyuthi “AD- 
DURR AL-MANTSUUR VII1/448 |. 


Dalam Kitab Ta'lim al-Muta'allim disebutkan : 
AI bg MS IS es pada 
Tidur telanjang... kesemuanya dapat mendatangkan kefakiran. Wallahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/373258816030266/ 
1344. FREKUENSI SENGGAMA YANG IDEAL 
PERTANYAAN : 
? Anisa Abida Musawwa 


Assalamu'alaikumssalam wr wb.. Maaf mbah tanya dikit.. Efektifnya berhubgan badan sama 
suami berapa kali dalam seminggu mbah ? 


JAWABAN : 
2 Danar Khalafi 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3201 


OS BA enpinahy JAN Tag OM GyklaaiY OI eyang LAS PDB Aim Keahl OY alis aY Ob Aleryj 08 PA Taj, 
Oey MA pelikasl Ad ye Jd mall JS ed Ol Alor ya ay “Lgllas Ol Uya Lpi2 GP PYI Alila gb AS 

Yang penting 4 hari istri ga di-anggurin 

? Mbah Jenggot II 


TERLALU SERING DAN TERLALU JARANG SAMA2 Ga BAIK. EFEK TERLALU SERING atau 
Terlalu banyak melakukan intim dapat menyebabkan: 

1, hilangnya gairah atau semangat. 

2, akan melemahkan anggota pembawaan sejak lahir---. 

3, semangatnya badan akan berkurang. 

4, berat untuk menggerakan badan. 

5, lemahnya jantung dan perut. 

6, kurang baik dalam pencernaan, karena itu (pencernaan yang tidak baik) maka darah juga 

rusak dan lemasnya otot-otot. 

7, mempercepat pikun. 

8, menyebabkan layunya badan. 

9, sedikitnya daging dan darah. 

10, menghilangkan cerahnya wajah. 

11, warna kulit juga akan pucat. 

12, melemahkan penglihatan. 

13, merontokan rambut yang akhirnya akan terjadi kebotakan pada kepala. 

14, mengeringkan darah. 

15, membahayakan urat yang berakibat gemetar. 


EFEK TERLALU JARANG : 


Sesungguhnya seorang pemuda yang banyak spermanya, ketika tidak melakukan intim, maka 
akan berat kepalanya, sedikit syahwatnya. Ketahuilah, ada sebagaian golongan yang mencegah 
diri mereka sendiri untuk melakukan intim, karena mengikuti pendapat orang falsafah dan yang 
lainya, maka dinginlah gairahnya, berat untuk bekerja, dan akan mengalami sumpek tanpa ada 
sebab---, sedikit syahwatnya, dan rusak pencernaan makanannya. Dan saya (Mushonif) melihat 
seorang laki-laki yang meningggalkan intim, dan sebelum itu ia melakukanya dengan rutin, maka 
nafsu makannya berkurang, ketika ia makan tidak pernah sampai pada perut (muntah), dan 
akhirnya menyebabkan lemahnya anggota tubuh. Namun setelah ia kembali melakukan intim, 
maka semua anggota tubuh menjadi tenang, tidak lagi lemah, dengan waktu yang relatif singkat. 


Imam Ar-Rozi berkata: Barang siapa sering melakukan intim lalu meninggalkanya, maka ia akan 
terserang penyakit ghomri ya saimus yaitu, bengkaknya alat kelamin di sertai penyakit panas pada 
alat kelaminya, dan ketika penyakit itu datang maka alat kelamin akan telihat memanjang. | ket : 
Fatwa Kitab Ruju'i As-Syaikh Ila Shobahin Fil Guwwati “Alal Bahi , Hal, 6-7. |. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/379701458719335/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3202 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1361. SENGGAMA DENGAN MEMBAYANGKAN WAJAH 
ORANG LAIN 

PERTANYAAN : 

Bunda Nina 


Assalamualaikum...titipan maaf kalau vulgar...berdosakah seorang istri bila setiap berhubungan 
suami istri dia tidak merasakan kepuasan sebelum membayangkan wajah kekasihnya yang dulu, 
hingga sekarang ??? Karena ini begitu menyiksa... 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot II 


Dalam hal ini ulama beda pendapat ada yang mengharamkan ada pula yang tidak sampe haram 
(tapi tidak baik). Ibnu Hajar di tanya tentang seorang laki-laki yang melakukan intim dengan 
membayangkan kecantikan wanita lain, apakah haram? Di jawab: sesuai dengan fatwa Abul 
@osim, bahwasanya hal it tidak boleh, dan penjelasanya yang lebih gamblang telah di kupas 
dalam buku biografi Ibnu Subki. 


Sedangkan pendapat yang menyatakan tidak dosa adalah pendapat yang kuat, sebab adanya 
hadits “Sesungguhnya Alloh SWT mengampuni sesuatu yang terbesit dalam hati ummatku, 
selama tidak diucapkan atau dilakukan”. Dalam hal ini jelas laki-laki tidak melakukan dengan apa 
yang dibayangkannya. 


Sedangkan Al @odli menguatkan keharaman masalah ini dalam bab puasa, alasan beliau 
“Sebagaimana dilarangnya melihat sesuatu yang tidak dihalalkan begitu juga diharamkan 
memikirkanya”, karena berdasarkan firman Alloh SWT “Dan janganlah kalian menyengaja sesuatu 
yang buruk”. Pada ayat di atas melarang menyengaja perkara yang tidak halal, sebagaimana 
melarang melihat perkara yang haram. | Lihat Kitab Fatawi Ibnu Hajar Juz, 4. hal, 87. |. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/368765489812932/ 
1548. CARA BERDZIKIR KETIKA JIMA' 
PERTANYAAN : 

al gaul 


Assalamu'allaikum..... Maaf Anggota baru, Penghuni baru mo tanya....Saya bingung di tanya 
orang (karena tidak punya dasar buat jawab). Bolehkah Setiap gerakan Jima' / setiap rabaan, atau 
cumbuan bahkan tusukan (dzakar ke farji di iringi dengan sholawat...??? Terima kasih... 


JAWABAN : 
Sunde Pati 
(BIS aya Hey SL Of JM ai (Willy wf II II eh - 198215 pp 1 7) — pil jas 
an ea III G Leone Laibiy Ala or dil 0g Alalor Af3 SAW OB SN el, SIS naL Ge SI NE Oi ga 
OP P0 one ya BLS dang OP LAS dil pr HI yan 2 BS Olah dago 33 1 soal JG. US Ano 3 eme m Alikl, dal 
dbs dg alat ya gd SAI Hn glaa Il DI II IMEI Hi Jd it 3 WS J3 SJ Halal 3 Bye Atb OLI Ob pr 
TJ. OLI ag J2 1) Ci Of3 Alia pas JL ST Ad pall Yam IE Gaal" Ogaka SI PR) 
IS) IlasYIy SAI yg gih KS Uas oil JELAS Regol Jae D4 Gd ab) jom ag 1 SEE 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3203 ) 


dee ey Gg ea Jam Ob dil oya Las ALI pake Slidelg ende ALS Ae Ape Ag Aa gl JI ALI Ra yaa Lauk 
EP IA S3 Tale AS Real Ol jai LE JUS WS 3 La raja ISI II Su He ea SM 
Lab 0 S3 AorlLI 2263 aldi Laut daya oya Gattang pl ML Selvia Rildel Jl OLI SAI oya Cattag SI ILY! 
Il IS Je Entah ki Lt GI SAI 

Intinya di sini : 
BI SAI ad 0 S3 Rr 233 palem Lini Aa yag oya Ketang AL AI ola Tale Il OLI SAN aja Getiag 
Il JS Je Enim el Lal 


Kesimpulannya,berdzikir saat berhubungan badan itu makruh jika diucapkn lisan, tapi kalau dalam 
hati tetap sunnah. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4005592033002271 

1614. MENGULANGI SENGGAMA TANPA MANDI DULU 
SEBELUMNYA 

PERTANYAAN : 

Aba Zerra 


Assalamu'alaykum.. mau tanya, bolehkah suami istri (nambah) berhubungan lagi, tapi nambahnya 
ada jeda 2 sampe 3 jam setelah permainan 1, tapi mereka belum mandi junub.. ibarohnya 
sekalian ya..hehe..makasih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Boleh tanpa mandi dulu, tapi Disunnahkan saat hendak mengulangi adegan 
senggama (tandhuk maning-java-pent) untuk terlebih dahulu menjalankan wudhu dan membasuh 
kemaluan. 
Laga Ol bra IV Alba on Bad on ah ISU ot oU Ia Kang Laga Ge ella Of Km 0 SU) luluoi JB 
dl YI oa ds Op Jung Sal os ya2 3 
Berkata Para pengikut as-Syafi'i : "Dimakruhkan bagi orang junub tidur hingga ia wudhu dan 
disunahkan bila hendak makan atau minum atau menggauli istri yang ia gauli pertama atau 
lainnya menjalankan wudhu sebagaimana wudhu saat ia hendak shalat dan juga disunahkan 


membasuh kemaluannya dalam semua keadaan tersebut". | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhaddzab 
1/156 1. 


Yang dimaksud dengan "wudhu sebagaimana wudhu saat ia hendak shalat" adalah wudhu yang ia 
jalankan seperti halnya ia hendak menjalankan shalat dari segi tatacaranya dimulai dari 
membasuh muka diakhiri membasuh kedua kaki. 


Sedangkan niatnya dapat menggunakan niat yang tidak bertentangan dengan keadaan hadats 
besarnya misalkan boleh baginya niat : 


NAWAITUL WUDHUU-A 
JP salad (SA SI Sab 1 ea dala AI ar SA! JB JB cakar Gl Cadas coba Bo gal out emo OS Ul, 
Jnsil MY tega oya Jaasl el An lah Jamil SI Moga ntt Ailay 1SUA 153 (Ay Ho yo) Lagis Loyada coal Ol. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3204 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LA BIL AMI Jan) SUN Aaja pala eka alay. 


Sedang keberadaan wudhu disunahkan saat hendak mengulang persenggamaan sebab 
berdasarkan hadits riwayat Abi Sa'id ra, berkata : Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wasallam 
bersabda "Saat salah seorang diantara kalian mendatangi istrinya dan berkehendak 
mengulanginya maka berwudhulah diantara keduanya dengan wudhu yang sempurna". al-Hakim 
menambahkan "Karena yang demikian lebih membuat gairah saat kembali mengulangi adegan 
intim". Hanya saja menggunakan sarana mandi saat hendak mengulangi senggama lebih utama 
ketimbang wudhu karena mandi semakin dapat membuat gairah bertambah. | Al-Figh al-Islaam 
11472 1. 

SS co eat (ANA segan Liya Ol pl ah Kana TISU ot SUS) em 2) 


Diberikan dispensasi (kemurahan) bagi orang Junub saat hendak makan, minum ataupun tidur 
melakukakan wudhu sebagaimana wudhu saat ia hendak shalat. Artinya wudhu yang sesuai 
syariat baik dalam pelaksanaan ataupun saranya. | Tuhfah al-Ahwaadzy 1!1/190 |. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/433705993318881/ 

1907. HUKUM MENCURI-CURI PANDANG 
PERTANYAAN : 

Tarkam Sriatun 


Assalaamu alaikum wr wb. Trimaksh sudah msk grup ini sungguh sangat bermanfaat bwt kta 
smua, mau tanya gemana hukumnya mencuri2 pandang. 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam, Mencuri-curi pandang berarti ia berulang-ulang memandang objek tanpa 
sepengetahuannya.. Biasanya ini dilakukan karena rasa penasaran dan ingin tahu.. padahal 
hakikatnya perbuatan ini adalah termasuk perbuatan tercela.. 


AS oya UI Uj 3 Cah UU Csadly Bl rabl jal JB UJI sat La slah pal Il Jan do yag Ol Ala om Jas 3 
dyis dnj lain Is jab donat Yak de id yag CAN UI) yA) Ke 2S II II JI Saja ya) Fla 
YUL cell 

Nabi Yahya As telah ditanya apakah permulaan dari zina ? Beliau menjawab : memandang 
perempuan dan ber-angan-angan melakukan zina. Zina mata adalah besar-besarnya dosa kecil, 


ia akan mendekatkan kepada dosa yang besar yaitu zina farji. Barang siapa yang tidak mampu 
meredam penglihatannya, maka dia tidak akan mampu menjaga farjinya. 


Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/381991775156970/ 

1970. KEMAKRUHAN BERSENGGAMA DI MALAM HARI 
RAYA ( TAKBIRAN ) 

PERTANYAAN: 

Kang Fatkhul @ 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3205 ) 


Ngapunten badhe tanglet mbah, apa hukumnya ML ( Making Love - Jima' - Hubungan suami-istri 
- Bersenggama - Bersetubuh - Hubungan Intim / Badan ) pada malam hari raya ? kebetulan ini 
pas malem jum'at .. suwun.. 


JAWABAN: 
2 Abdur Rahman As-syafi'i II 
SMA ya SN # yel! Je IAI, 
JB PPNI des ALI $ an) JI ol 3 gak Lada OLI tan) pet jab dia JLN ly H gb JS Sinai Lal Ing 
an KO slab Suu WI OS eenya Lpad PA Ol ya 
Syekh penadhom menjelaskan dalam bait-bait Nadhom tersebut, bahwa terdapat empat malam 
dimana persetubuhan bersama istrinya tidak diperbolehkan yaitu: 
1. Malam hari raya kurban 
2. Malam pertama disetiap bulan 
3. Malam pertengahan disetiap bulan 4. Malam terahir disetiap bulan 
Beberapa alasannya adalah 
... Anak akan bertabiat jelek yang senang menumpahkan darah (menjadi pembunuh) 
. Syetan akan hadir pada persetubuhan yang dilakukan pada malam-malam itu 


.. Anak yang terlahir akan mudah stress atau berakibat gila . Anak yang lahir akan mengidap 
penyakit kusta 


Larangan tersebut hanya sebatas makruh tidaklah sampai mengakibatkan keharaman seperti 
bersetubuh di kala haid,atau nifas. Dan mengenai dampaknya hanya Allah lah yang maha tahu. 


2 Umam Zein 
Sekedar untuk kelengkapan dokumen, berikut teks utuh dari kitab @urrotul 'Uyun : 
JAS oa SINI LS pedal Je Pe JJ, 
Gaia JII AT) 3 JS Sai Led ny 
#la Sina WII OS Kanya Upah # Label OT ya IBU PPI A2 Ad £ Ana I JL ola 9 at pdl Ol dlam, sel, 
IA MAY Olly AHLI ale diy. gi JS oya BAYI AN, ye JS oya Hwa Aldy , ed JS Ji oa IN UN 
Eee! Of JW ad PI 9 pdII 2 ya JUS SIB Gp lada SU dl am) Jl JB) ad 39 el 
HS yoy In Aly Tglany le ye EMS dal gay Lead Ogan Cal Ol Jay p IL oa 3g Ld Oh. 
JAR PN da SIN ga Rn la 3 mal SI Leet Aly padi 3 Ope daya SU ola 3 Ll Of Jay 
Sl Gada Upi 9. 
2 Ahmad Rifa'i 


Kebetulan sekali saya punya nukilan dari sebuah kitab, bahwa melakukan hubungan badan (jima) 
pada malam2 tersebut hukumya makruh/karena akan menghasilkan anak cacat. 


Pertama: Wahai Ali, jangan menggauli isterimu pada permulaan bulan, pertengahan dan akhir 
bulan. karena hal itu dapat menyebabkan penyakit gila, kusta, dan kerusakan syaraf padanya dan 
keturunannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3206 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kedua: Wahai Ali, jangan kamu menggauli isterimu sesudah waktu Zhuhur. Karena hal itu (jika 
membuahkan janin) dapat menyebabkan anaknya kelak punya ganguan psikologis, jiwanya 
mudah goncang. 


Ketiga: Wahai Ali, jangan menggauli isterimu sambil berbicara. Karena hal itu (jika membuahkan 
janin) dapat menyebabkan kebisuan bagi anak. Dan jangan melihat kemaluan isterinya, karena 
dapat menyebabkan kebutaan bagi anak 


Keempat: Wahai Ali, jangan menggauli isterimu dengan dorongan syahwat pada wanita lain 
(membayangkan perempuan lain), karena (jika membuahkan janin) dikhawatirkan memiliki sikap 
seperti wanita itu dan memiliki gangguan psikologis. 


Kelima: Wahai Ali, barangsiapa yang bercumbu dengan isterinya di tempat tidur janganlah sambil 
membaca Al-Guran, karena aku khawatir turun api dari langit lalu membakar keduanya. 


Keenam: Wahai Ali, jangan menggauli isterimu pada malam “Idul Fitri, karena hal itu (jika 
membuahkan janin) dapat menyebabkan anak memiliki banyak keburukan 


2 Ahmad Haidar Muhammad Fadly 


Dari kitab fathul izar sptnya ada keterangan mubah tapi konon jika hasil hubungan intim di malam 
ied, baik fitri maupun ied gurban, anaknya akan memiliki jari lebih dari sepuluh, ada jari yang 
kembar... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/489029334453213/ 


2046. MENGGAULI ISTERI DI KAMAR MANDI 
PERTANYAAN : 
Rampak Naung 
Titipan : bagaiman hukum melakukan jima' dengan istri dikamar mandi? 
JAWABAN : 
Mbah Godek 
SNI Na ASI, akad 3 BLS Yg cAte Gila YG PUS Gp UH Ul, (4528 1 Sa) KNLYI KN ya 
Adapun bersenggama dikamar mandi maka hal itu tiada larangan dan tidak dikenakan kafaroh/ 


denda tapi hal ini kurang sopan/khilaful adab FATAWI ASSYABKAH AL-ISLAMIYYAH JUZ 5 HAL 
4528 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/496020723754074/ 


2052. ORAL SEKS DAN DINAMIKANYA 
Oleh : Umam Zein 

ORAL SEKS DAN DINAMIKANYA 

PENGANTAR 


Oral seks adalah aktivitas seksual yang menjadikan alat kelamin lelaki dan wanita sebagai obyek. 
Baik itu dengan cara mencium, mengecup, menjilat, mengulum, atau mempermainkan alat 
kelamin pasangannya. Baik dilakukan sebagai aktivitas pemanasan (foreplay) sebelum 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3207 ) 


bersetubuh maupun sebagai sarana seks tersendiri untuk mencapai orgasme. 
Dalam istilah kontemporer, oral seks dibahasakan dengan 

GAN (AA del) 3 pad yasdkl 
Seksual / xl 
Oral seks berupa dua macam, yakni aktivitas menjilat kelamin wanita oleh lelaki (Cunnilingus) dan 
aktivitas menghisap kelamin lelaki oleh wanita (Fellatio). 


Mengenai Cunnilingus (oral seks pada kelamin wanita) disebutkan secara sharih keterangan 
kebolehannya oleh sejumlah ulama: 


- Zainuddin al-Malaibari: 
bags Gas j3 Lagua Aiko Sya UG Lain aah SS TN IE (AS) 
"Boleh bagi suami menikmati semua jenis aktivitas seks dari istrinya selain pada lingkaran 
duburnya, meskipun dilakukan dengan menghisap klitorisnya" (Fathul Mu'in, 3/340). 
- Al-Bahuthi: 
CE ISA 3 Jadi JL WI Ju 
"Gadhi Ibnu Muflih berkata: Boleh mencium kelamin isterinya sebelum bersetubuh" (Kasysyaful 
Gana', 5/17). 
- Al-Haththab: 
dilanda kamal y Aalyy G 1j3 € adl Il 3 cb aa ot ab Y JB al LIL ye sah Hah 
"Disebutkan riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau berkata: Tidak apa-apa melihat kemaluan 


saat bersetubuh. Ditambahkan dalam riwayat lain: Serta menjilat kemaluan tersebut dengan 
lidahnya." (Mawahib al-Jalil, 5/23). 


- Al-Gurthubi: 
"Ashbagh salah satu ulama (malikiyah) kami berkata: Boleh baginya (suami| menjilatnya 
(kemaluan istrinya| dengan lidahnya." (Tafsir Al-@urthubi, 12/232). 


Sedangkan mengenai Fellatio (oral seks pada kelamin lelaki) disebutkan secara mafhum dari 
dhabith umum kebolehan semua aktivitas seksual serta pendekatan-pendekatan tekstual dalam 
beragam literatur klasik: 


- Dalam Fathul Mu'in tentang dhabith umum tamaththu': 
bags ya jp Ur gya Riil Sya Ce Upia aa IS TO IE (AS) 


"Boleh bagi suami menikmati semua jenis aktivitas seks dari istrinya selain pada lingkaran 
duburnya, meskipun dilakukan dengan menghisap klitorisnya" (Fathul Mu'in, 3/340) 


Mahallu syahid: 'menikmati semua jenis aktivitas seks dari istrinya." 
- Dalam Tafsir ath-Thabari tentang obyek umum tamaththtu' dzakar: 


BS gal 1JB CB gag al PNY Jar Jl dal Ain USA 1JE LI ye Wah P (loual Urat CJ af Lao 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3208 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PM AG SL Belly SNI sela Ou Lah otA La. 


"Telah menceritakan kepada kami Tamim, telah mengkhabarkan kepada kami Ishag, dari Syarik, 
dari Laits berkata: Kami di sisi Mujahid membicarakan tentang seorang lelaki yang mencumbu 
istrinya saat Haid. Mujahid berkata: "Tusukkan alat kelaminmu di manapun yang engkau 
kehendaki: di antara dua paha, dua pantat, dan pusar. Selama tidak di anus atau saat datang 
haidh." (Tasfir ath-Thabari, 4/380) 


Mahallu syahid: "Tusukkan alat kelaminmu di manapun yang engkau kehendaki." 
- Dalam Hasyiyah ad-Dasugi tentang hukum asal mubahnya tubuh istri selama tidak ada 
ketentuan khusus nash: 


Abas BS ge Ta Laga on baba SI ade SUN gen S5 sit oat: HI yag) dp 

Dag jan ge Lah an LO $ BI Ang JAN aan PUS N taat Kya UAS ISI 3 GA ya ya 

ol bl 

"IDiperbolehkan mencumbui pada luar dubur) yakni walau dengan menaruh kemaluan di atasnya. 

Yang dimaksud dengan luar dubur yaitu mulut dubur dari arah luar tubuh. Pendapat Pensyarah 

tentang kebolehan mencumbui luar dubur adalah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Burzuli, dia 

berkata: 'Konsepnya, menurutku, bagian luar dubur adalah sebagaimana keseluruhan bagian 

tubuh wanita, kesemua tubuh wanita diperbolehkan mengingat tidak dijumpai ketentuan khusus 

nash pada bagian tubuh wanita tertentu, berbeda dengan bagian dalam dubur." Demikian 
perkataan al-Burzuli. " (Hasyiyah ad-Dasugi, 2/216) 


Mahallu syahid: 'Kesemua tubuh wanita diperbolehkan mengingat tidak dijumpai ketentuan khusus 
nash pada bagian tubuh wanita tertentu". 


- Dalam al-Inshaf tentang mencium dzakar: 
8 yg alas 9 dah Uu, al YG SU ag lang) s3 Jlesamal US gd Ss I 
"Tidak berhak bagi istri memasukkan alat kelamin suaminya tanpa seijinnya sementara suami 


dalam keadaan tidur, namun istri boleh merabanya dan menciumnya dengan syahwat" (al-Inshaf, 
8/27) 


- Dalam al-Mughni li Ibni @udamah tentang kesunahan foreplay: 
MSI BET LA Je Bye ya LT AB YI end Vi JB dil pala y daa AI Calo AI 3 AI AS 1 AS ye Sa) 3 
FA Lesi 
"Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkata: Janganlah 


engkau menyetubuhinya kecuali dia telah bangkit syahwatnya sebagaimana dirimu, agar engkau 
tidak mendahuluinya dalam klimaks." (al-Mughni li Ibnu @udamah, 8/136) 


PERBANDINGAN 


Berangkat dari kaidah umum para ulama klasik, selanjutnya oral seks dibahas juga oleh sejumlah 
ulama kontemporer: 


- Ali Jum'ah, Mufti Mesir: 
Gel ya Ja AI Sel SAI NAN ai Ji Ii tyan Ula ye ge, SIN ye mada ella Jjadi 


Soleud otg) La Bait ci Cas Rendy dl DA La gadi IS AYI oya & ata Cena ya ITL 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3209 


(30216 BNI AI Baya PEN GT 0S PSI G3 (293) luna (222). 
"Pertanyaan: Seseorang bertanya kepadaku tentang masalah menghisap, atau menelannya lelaki 
terhadap alat kelamin wanita atau sebaliknya -semoga Allah mengagungkanmu- apakah hal itu 
diharamkan? 
Jawaban: Diperbolehkan bagi suami-istri untuk mencumbui satu sama lain dengan apapun selain 
pada dubur serta dalam keadaan haidh, berlandaskan sejumlah hadits, lihatlah riwayat Bukhari no. 
302, riwayat Muslim no. 293, dan al-Bagarah ayat 222." 


- Said Ramadhan al-Buthi, Mufti Suriah: 


Korg Om Gil £ bata G OLadi L 
$eilalh SSI ak Jerjl oya JSI 8 y05 Harun gali 3 JI ola 3) «Ain Dat KAA) «Be Anal Lee SUN 
ka PNS IS Spg ld 
Yao Ye 03 Ta | kental IS nu) Sel, « 3) 33 Fl ya Korg Om dmn 23 NI S Al 
2 JB AN or Amd SY SY al de nya SAI era DISS yalay ULP 
Ada Ol oera jl ap '" Of egag lag (Gasal) OLI ol L CS Ja (EL Gea aa Una Om Jalal GAM Ol 
sat BSE NY SUS oa Gaia Vo n02P3 PL oya aan SI BAN drg | Lau G: 
Ta cut An Ka Ha 
CE ri Ge 2... 
ALAN gt pelat! Akom Bolgeta elang af reny ml pas Ulet dl oLetali —3. 
an bl RI Jul ale BL ca pi NN yA aka syg La Lah... 

"Apakah yang diharamkan dari percumbuan seksual di antara suami-istri ? 
Hubungan seksual luas untuk dibicarakan. Tidak diharamkan kecuali pada beberapa hal saja. Dan 
dalam bahasan yang luas ini terkandung ajakan bagi suami-istri untuk mencukupkan diri pada 
pergaulan yang mubah serta meninggalkan hubungan yang diharamkan. Yang diharamkan dari 
hubungan seksual antara suami-istri yaitu bersetubuh di saat haidh, bersetubuh pada dubur, serta 
setiap percumbuan yang menimbulkan dampak buruk, sebab ada kaidah 'la dharara wa la dhirar'. 


Selain yang telah disebutkan maka dikembalikan hukumnya pada 'urf dan suami-istri, 
mempertimbangkan bahwa tidak diwajibkan untuk memaksa pasangannya melakukan hal itu." 


"Sesungguhnyalah, hak bersama antara suami-istri tidak sebatas pada konteks bersetubuh 
melainkan terlaku umum pada apa yang dibahasakan al-@ur'an dengan itimta' (percumbuan). 
Begitulah, yakni tiap suami-istri berhak memilih percumbuan dengan pasangannya dengan pilihan 
apapun yang ia kehendaki. Dalam konteks persetubuhan ataupun lainnya. Tidak ada pengecualian 
dalam hal ini selain pada tiga perkara: 

1. Bersetubuh saat haidh. 

2. Bersetubuh pada dubur, yakni penetrasi pada anus. 

3. Aktivitas percumbuan yang menimbulkan dampak buruk bagi salah satu atau keduanya, lewat 
persaksian pakar di bidangnya (dokter). 


Sedangkan selain tiga hal yang diharamkan tersebut maka statusnya tetap pada hukum asal 
kebolehan syariat." 


JAWABAN-JAWABAN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3210 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menengok pada dinamika opini ilmiah masa kini tentang oral seks, maka terdapat sejumlah 
pendapat berseberangan yang masih perlu ditinjau ulang. Berikut akan disajikan sejumlah wacana 
tersebut beserta jawabannya: 


Wacana pertama, oral seks adalah tradisi Romawi Kuno dan India kuno. Dengan demikian terjadi 
tasyabbuh bil kuffar yang diharamkan. 


Jawaban : Tidak semua tasyabbuh itu haram. Ibnu Hajar al-Asgalani menggarisbawahi bahwa 
tasyabbuh yang diharamkan adalah selain tasyabbuh dalam urusan kebaikan. Sementara oral 
seks adalah bagian dari pemanasan seksual yang dianjurkan. 


- Dalam Fathul Bari: 
OA ya Soe ST ee JS ade! ye pen Jai Alb anasila LAI pai IA Ul ras al Fat IE) 
IM st BEA YA SN Sal ama GI Beta ALI 
"Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah -semoga Allah memberi kemanfaatan padanya- berkata: 
Kesimpulan dari dzahir teks nash adalah larangan menyerupai pada setiap sesuatu (dari orang 
kafir). Akan tetapi dalil-dalil lainnya menunjukkan yang dimaksud menyerupai adalah menyerupai 


dalam atribut, sebagian sifat-sifat, perilaku, dan semacamnya. Bukan menyerupai dalam urusan 
kebaikan." (Fathul Bari, 13/333) 


- Dalam al-Mughni li Ibni @udamah: 
MSI BU LA Je Bye aja Laila YI Lead Yi JB Ai peka y dala AI Ula AI IA AS re ye Sah 3 
FA Lesi 
"Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkata: Janganlah 


engkau menyetubuhinya kecuali dia telah bangkit syahwatnya sebagaimana dirimu, agar engkau 
tidak mendahuluinya dalam klimaks." (al-Mughni li Ibnu @udamah, 8/136 


Selain itu pengambilan contoh tradisi era Romawi dan India Kuno juga tidak tepat dikategorikan 
tasyabbuh. Sebab oral seks umum dijumpai saat ini sehingga menjadi tidak identik dengan 
peradaban tertentu. Tasyabbuh yang hilang ciri khasnya tidak lagi dinamakan tasyabbuh. 


- Dalam Hasyiyah asy-Syargawi: 
La slam y Ilery LIS ala D3 Keke OLI Gala ym ag ALA 3 Ibr jl Oles! SI (Dera, Ji) 
Cd Fr 3 Sepat UYI Je ya 
"IBertingkah kelelakian| yakni sikap menyerupai dengan lelaki dalam ucapan dan keadaan, seperti 
memakai topi tarbus, kecuali bila penggunaannya sudah merata oleh lelaki dan perempuan 


sebagaimana yang terjadi di Mesir sekarang maka boleh bagi wanita memakainya." (Hasyiyah 
asy-Syargawi, 2/430) 


Wacana kedua, mulut istri bukanlah tempat yang diperintahkan Allah kepada suami untuk 
memasukkan kemaluannya. 


Jawaban: Klarifikasi atas wacana tersebut bisa diketahui dari telaah dalil yang dijadikan acuan. 
Dalil yang dimaksud berasal dari AS. Al-Bagarah ayat 222: 


3g AI 


AN SA Ap sat Das 6 


"Apabila mereka telah suci, maka datangilah (setubuhilah) mereka itu pada sisi/dari sisi yang 


www.islamuna.info 


KELUARGA (3211 ) 1 


diperintahkan Allah kepadamu" 
1. Telaah pertama: lafazh fa-tuhunna. 


Disebutkan dalam Tafsir al-Jalalain (1/47), Tafsir Munir (1/76), Audhah at-Tafsir (69/44), Aysar at- 
Tafsir (1/205) dan beragam kitab tafsir lainnya bahwa yang dikehendaki dengan ityan pada fa- 
tuhunna adalah jima' (bersetubuh). Jima', baik sebagai denotatif ataupun konotatif dari nikah, 
didefinisikan dengan: 


JII G0 Oi leg g Lamm ptaal PA AKI Jae AJI Je Ali 2 Mb md CP S3 
DULS Ul gladi slerf OY Akal patut € £ ml 


"Nikah adalah membenamkan dzakar ke dalam farji sehingga seolah-olah menjadi satu kesatuan. 
Ar-Raghib berkata: Asal pemakaian kata nikah adalah untuk akadnya, lalu dipakai sebagai kiasan 
dari jima'. Mustahil dikatakan nikah adalah asal dari jima' yang seterusnya dikiaskan pada 
akadnya, sebab semua nama-nama jima' adalah kiasan." (At-Taugif 'ala Muhimmat at-Ta'arif, 
11710) 


Dengan demikian diketahui bahwa maksud kelamin wanita sebagai tempat yang diperintahkan 
Allah pada suami untuk memasukkan kemaluannya adalah dalam konteks jima' (bersetubuh) 
bukan bercumbu (istimta'). 


2. Telaah kedua: lafazh min haitsu 
Wacana kedua itu mengartikan 'min haitsu amarakumullah' sebagai 'fi haitsu amarakumullah' 
sehingga maknanya: Maka datangilah (setubuhilah) mereka itu pada sisi (dari tempat) yang 
diperintahkan Allah kepadamu. Tafsiran semacam itu boleh saja, dengan catatan dalam konteks 
jima' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meski sebenarnya ada empat pendapat berbeda 

tentang tafsir lafazh 'min haitsu': 

Jail kang Ad SI SA ba dl di. 
TG sdh alay eny ala talent MU ena J3 aya Y sebal J3 ya olina Ol Hau, 
JB LE) Sya Ika pai ja JEy Cal JB Cai JS yag Ce Saga VOL AI (Sal Lan ya yag teliaa Ol UN: 
Ande All) pi IS) Vine adil Ugal Ja AYAT 3 Genta 3 AS Gaal Dia pal al ON SU Gsadlg yA Aa 
9: 
Kd al JB Copa J3 ya Y JIE mas! J3 oa yag eU, 
4 OlaiLo GS Ot Jia da N La Ag Yg SM D5 ol Sl PB ya ik ola Ol is, 
Ola gply teler Jai tag cl il Lian 


"Firman Allah: Min haitsu amarakumullah, terdapat empat pendapat mengenai ayat ini : 

1. Pertama, maknanya adalah dari sisi ketika suci bukan dari sisi ketika haidh, ini pendapat 
Ibnu 'Abbas, Abu Razin, @atadah, dan as-Sudi dari generasi terakhir salaf. 

2. Kedua, bahwasanya maknanya adalah: datangilah di sisi (tempat) yang diperintahkan Allah, 
bahwasanya janganlah mendekatinya pada tempat itu, yakni tempat darah haidh. Ini 
pendapat Mujahid. Dikuatkan oleh pernyataan: teks ayat 'amarakumullah' adalah satu 
konsep dengan larangan kebalikannya, sebab larangan sama juga dengan perintah untuk 
meninggalkan yang dilarang. Sedangkan 'min' bermakna 'fi' sebagaimana dalam ayat 'Hai 
orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat di hari Jum'at' (min yaumil 
jumu'at, pen). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3212 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. Ketiga, datangilah dari sisi pernikahan yang halal bukan dari sisi yang tercela. Ini pendapat 
Abu Hanifah. 

4. Keempat, bahwasanya maknanya adalah datangilah dari sisi yang dihalalkan untuk 
mendekati wanita, dan jangan dekati dari sisi yang tidak seharusnya, seperti ketika 
pereempuan itu berpuasa, i'tikaf, ataupu beribadah ihram. Ini pendapat az-Zujaj dan Ibnu 
Kaisan." (Zad al-Masir, 1/223) 


Wacana ketiga, oral seks tidak menghasilkan anak dan tidak sesuai dengan maksud penciptaan 
syahwat. 


Jawaban : Oral seks adalah bagian dari percumbuan (istimta') bukan persetubuhan (jima'). 
Bahkan pada persetubuhan sekalipun menghasilkan anak tidak disepakati menjadi syarat wajib 
hubungan suami istri. Antara lain mengambil itibar dari kebolehan 'az! (mengeluarkan sperma di 
luar organ kelamin wanita) yang mana berkonsekuensi persetubuhan yang tidak menghasilkan 
anak. Disebutkan dalam hadits: 


pa peng dala Ad ala Gg SS gl peang dala AI dl AI Uya) A3 La Iya LS 
"Kami melakukan 'az! di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu hal itu sampai pada 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau tidak melarang kami." (HR. Muslim) 


"Azl tidak diharamkan menurut gaul madzhab, baik pada perempuan merdeka ataupun hamba 
sahaya, baik dengan seijinnya maupun tidak." (Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib, 14/278) 


Wacana keempat : Oral seks menyerupai perilaku hewan, dimana tasyabbuh dengan tingkah 
hewan diharamkan sesuai keterangan beberapa hadits. 


Jawaban : Koreksi atas wacana tersebut datang dari dua sisi. 


Koreksi pertama, dalil-dalil tasyabbuh dengan hewan tersebut dijumpai dalam konteks shalat, 
tidak dijumpai giyas ulama dalam kondisi lainnya. 


Dalil-dalil yang dimaksud antara lain: 
HE BALA ka SA Tahan Up dedi H Ialatel JG play ale AN Jo AN 53 AU og oh ye 
"Dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seimbangkanlah kalian 


dalam sujud, dan janganlah salah seorang dari kalian membentangkan kedua sikunya 
sebagaimana anjing membentangkan tangannya." (H.R.Bukhari-Muslim) 

AI Gama Jar Hb Kaul yel, SU gu Arang ale di de Di Usa Ulee 2 Jb Bata cg jl Ha 
"Dari Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui kami dan 
bersabda: Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian, seakan-akan ia adalah ekor 
kuda yang gelisah. Tenanglah kalian di dalam shalat." (HR. Muslim) 


KAS EU au la ale di Jo ab JB IU Us 3 
"Dari Ali berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Hai Ali, janganlah duduk seperti 
duduknya anjing (dalam shalat)." (HR. Ibnu Majah) 


£ 0290 3 3 9 Pa Na In Mod z9 0. - 20 0-0 N 8 3 3 aa. 0 0 0 @ o- 0 
SIK Jari oobya Oly gama MA ALA AT 02 —pekang Aale Sl lo AI Igo 5 JB JS ot GI ee 0e 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3213 ) 3 


Dari Abdurrahman bin Syibli berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang (sujud 
dengan cepat) seperti burung gagak mematuk dan (menghamparkan lengan ketika sujud) seperti 
binatang buas yang sedang membentangkan kakinya dan melarang seseorang mengambil lokasi 
khusus di masjid (untuk ibadahnya) sebagaimana unta menempati tempat berderumnya (berlutut 
turun dengan kedua kaki depan atau keempat kakinya, pen)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu 
Majah, Nasai, Baihagi, dan Ibnu Abi Syaibah) 


Komentar Ibnu Dagig al-'led dan Ibnu Hajar al-'Asgalani tentang hadits tersebut: 
Pi JB Cd yamadi 03 BOLA GAS alis Read LAN dadall OY dilay Ug ka SIM S3 ya aa Go cal J4 
AS JS dedek pay Alb Asi Hlas2l Ale GB GL 3 yemaa! JbT AYI DAN, £ pil WIN ALA mei SUS 3 K3 


"Ibnu Dagig al-'led berkata: hadits itu berisi tentang penuturan hukum beserta alasannya. Sebab 
penyerupaan dengan sesuatu yang rendah bersesuaian untuk ditinggalkan dalam shalat, 
diungkapkan juga oleh as-Suyuthi. Ibnu Hajar berkomentar bahwa hal itu dimakruhkan sebab 
merupakan tingkah yang buruk yang meniadakan sifat khusu' dan adab, kecuali pada orang yang 
panjang sujudnya sehingga kepayahan menyangga dengan kedua telapak tangannya, maka dia 
boleh meletakkan kedua lengannya pada kedua lututnya". (Mirgat al-Mafatih syarh Misykat al- 
Mashabih, 3/425). 


Koreksi kedua, bersetubuh dengan gaya belakang (doggy style) diperbolehkan oleh syariat meski 
nyata tasyabbuh dengan banyak hewan. 


- Dalam tradisi kaum Anshar 


Logo - 3-0 P0... -e Logo - 0g0o 0 B0 2 2. 8.20 3-3 0-3 - --3 90 9 - 9 0. 
Jai ag 2g ya PIL AA Ha ui Ja ag Jill Uya Al Tila DS Las mag jika Ay yag gal Ol JB Lele sal ye 
Ae Up tem TAG OOT ASI Jt jl aya plat Uya HK Dad NK lali 3 mede Ulas na Dia Ii) LS 

PNP SAaA Tan pa o-2 0 an Dea ea ELG Oa PT En SANG Bas U merbe 202 Ao. X0 PP PA 
Alena Dg ab Jt oya AI Ta OLS peglad oya Wis Oaakast 8 jail uya Al ia OKE AI 053 La ial WS) Ih 
LA Ka La HAN gia Jon EA Kaali Da png pa UB Sila DAU Si gia Da UK 
di Ia, 3 aa Ca Ob Lan Ul, 3 ab Ip de GE IE ale KE 3 Sa 

ya Peilimny Sl pay SU ten SI ppagoga Sita) Joy JG ella dala dil lo 
SP my Vio 

"Dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Ibnu Umar -semoga Allah mengampuninya- dia telah 
khilaf, sesungguhnya terdapat sebuah pemukiman Anshar yang merupakan para penyembah 
berhala, hidup bersama pemukiman Yahudi yang merupakan ahli kitab. Mereka memandang 
orang-orang yahudi memiliki keutamaan atas mereka dalam hal ilmu. Maka mereka mengikuti 
kebanyakan perbuatan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah para ahli kitab tidak menggauli 


isterinya kecuali dengan cara miring berhadapan di mana hal tersebut dipandang lebih menjaga 
rasa malu seorang wanita. 


Kaum Anshar mengambil tradisi tersebut sementara kaum @Guraisy menggauli isteri mereka 
dengan cara yang ditentang (oleh kaum Anshar). Kaum @uraisy bersenang-senang dengan 
isterinya baik dengan model menghadap, membelakangi, serta terlentang. Kemudian tatkala 
orang-orang muhajirin datang ke Madinah, salah seorang di antara mereka menikahi wanita 
anshar. Kemudian dia menggaulinya dengan cara Muraisy itu. Wanita anshar tersebut 
mengingkarinya dan berkata: Sesungguhnya kami hanya didatangi dengan cara miring 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3214 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berhadapan, lakukan hal itu jika tidak jauhilah aku! Akhirnya tersebarlah permasalahan mereka 
berdua dan sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lantas Allah 'azza wajalla 
menurunkan ayat: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. 


Yakni dalam keadaan menghadap, membelakangi, serta terlentang, pada tempat lahirnya anak 
(farji)." (HR. Abu Dawud) 
- Dalam perilaku Umar 
JG WA gadi Lag JB Ia AI Ja VJ elu dele A dho ABI Jgaa Sl ABS yi jan cr JB Lae gal 
U3 IA SA Situa PB ain dan DN BJ ES le II ab ih 
"Dari Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khaththab datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah aku telah binasa. Beliau bertanya: Apa yang 
membinasakanmu? Umar menjawab: Aku membalik tungganganku (istriku) tadi malam. Ibnu 
Abbas berkata: Beliau tidak mengatakan apa-apa mengenai hal itu. Ibnu Abbas melanjutkan: Lalu 
Allah mewahyukan kepada Rasul-Nya ayat ini: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu 
bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu 
kehendaki. (Lalu beliau mengatakan): "Bagaimana saja kamu kehendaki, baik dari depan atau 
belakang tapi hindarilah dubur dan wanita haidh." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Thabarani, dan Abu 
Ya'la) 
Wacana kelima, oral seks adalah hal menjijikkan, menyalahi fitrah, tidak beradab, serta mulut 


yang dipakai untuk berdzikir dan membaca al-Gur'an tidak layak berinteraksi dengan kemaluan 
sehingga patut diharamkan. 


Jawaban : Argumen tersebut adalah perasaan subyektif manusia yang tidak bisa semata-mata 
dijadikan dalil. Sifatnya relatif dan bisa berbeda-beda tiap manusia. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam enggan menyantap dhab (sejenis reptil arab) sementara Khalid bin Walid memakannya. 
Gaya persetubuhan dari belakang tadinya dipandang hina oleh kaum wanita Anshar dan Umar 
namun syariat memperbolehkannya. 


Alasan mulut sebagai tempat berdzikir sehingga tidak layak berinteraksi dengan farji juga tidak 
cukup dijadikan illat. Mata berguna untuk membaca al-@uran namun boleh untuk melihat farji. 
Tangan yang dipakai untuk bersedekah juga tidak dilarang untuk menyentuh farji. 


Wacana keenam, oral seks menimbulkan resiko bermacam penyakit seperti kanker mulut, 
penyakit kulit, jamur pada kelamin wanita, kanker tenggorokan, hepatitis A/B/C, syphilis, AIDS, dll. 
Dengan demikian oral seks berimbas pada madharat. Madharat berimbas pada hukum haram. 


Jawaban : Resiko penyakit pada oral seks adalah informasi medis, bukan bukti medis. 


Penjelasannya, informasi medis dan bukti medis diistilahkan oleh KH. Arwani Faishal ketika 
mengomentari madharat rokok. Diungkapkan olehnya bahwa hasil penelitian medis sekarang 
sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun tentang kemudharatan yang kemudian terkesan 
menjadi lebih besar. Banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara 
medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. 


Tangan yang tidak dicuci menurut informasi medis rentan resiko penyakit Flu Singapura, Hepatitis 
A, Shigellosis (bakteri diare), dan Giardiasis (parasit usus). Sementara dari bukti medis belum 
diketahui berita masyarakat yang jatuh sakit karena makan tidak cuci tangan. 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3215 ) 5 


Dalam bahasa figih, dharar yang belum tahaggug (belum sampai pada taraf bukti medis) tidak 
akan berimbas pada hukum haram. 


Ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami: 

TAN GA ye bob 
"Para ulama sepakat bahwa bila madharat telah terbukti nyata keberadaannya maka diharamkan, 
bila tidak demikian maka tidak haram." (Fatawa al-Kubra, 4/225). 


Perlu diketahui bahwa analisa istinbath hukum dari bahan konsumsi yang madharat setidaknya 
diproses lewat lima tahapan. Metodologi ini disarikan dari fatwa Ibnu Hajar ketika menjelaskan 
golongan tumbuhan yang madharat. 


1. Tahapan pertama, tahaggug dharar. Yakni hukum dharar mulai digali ketika sifat dhararnya 
tahaggug. Bila tidak tahaggug maka tidak haram, dan bila terbukti tahaggug maka boleh 
melangkah ke tahap kedua. 


2. Tahapan kedua, gath'i dharurat dharar. Yakni menelusuri apakah dharar itu bersifat gath'i 
darurat lewat pembuktian riset dari orang dengan reputasi adil yang dijamin stabil dihukumi 
dharar dari masa ke masa. Hal ini mustahil mengingat hasil riset pernyataan madharat tidak 
ada jaminan untuk tidak berubah di kemudian hari, sehingga melangkah ke tahap ketiga. 


3. Tahapan ketiga, khabar mutawatir tentang dharar. Yakni menelusuri apakah ada khabar 
mutawatir tentang madharat tersebut dari golongan yang reputasi adil. Bila ada maka 
dijadikan pegangan, namun bila timbul dua khabar mutawatir saling bertentangan maka 
melangkah ke tahap keempat. 


4. Tahapan keempat, memadukan khabar mutawatir dharar yang bertentangan. Yakni bila dua 
khabar itu bisa dipadukan maka wajib dipadukan sesuai kaidah ushul, dilakukan dengan 
mengarahkan khabar adanya dharar pada sebagian kondisi serta khabar tidak adanya 
dharar pada sebagian kondisi yang lain. 


5. Tahapan kelima, tarjih khabar dharar. Yakni bila khabar mutawatir itu tidak bisa dipadukan 
maka kedua khabar berubah statusnya menjadi hukum zhanni. Dalam perspektif dalil 
zhanni maka boleh mentarjih satu dari dua khabar bertentangan yang dianggap lebih 
dipercaya, memilih suatu pendapat tersendiri dari orang yang dipercaya (ketika tidak ada 
pertentangan khabar), atau lewat pembuktian pada diri sendiri atas madharat tersebut. 


Berikut sejumlah kutipan ta'bir terpisah dari fatwa Ibnu Hajar untuk dijadikan acuan: 
Ta'bir tahapan pertama: 
Sapa ho Op appa bd ai dng dl Jb ja wis Pan Lah yag AN ai se 
bill ep | Uu bihan» aw yen LS Op 
"Di balik semua pentafshilan itu ada sebuah pertimbangan, yakni pada dampak yang berlainan 
seperti itu, yang dijadikan pertimbangan nanti apakah karena faktor luar yang dijumpai pada 
benda itu sehingga diharamkan bagi yang terkena madharat saja dan bukan bagi lainnya, atau 


bisa karena faktor esensi benda itu, bila secara alamiah berbahaya maka diharamkan sedang bila 
tidak berbahaya maka tidak diharamkan." (Fatawa al-Kubra, 4/224) 


2 G3 02 


- 


010 — GB 3. Ne 8. 9 49, - 
Pu Uly PP 2 A8 Hb Of dl Je Okt ep 


"Para ulama sepakat bahwa bila madharat telah terbukti nyata keberadaannya maka diharamkan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3216 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bila tidak demikian maka tidak haram." (Fatawa al-Kubra, 4/225) 
Ta'bir tahapan kedua: 


sms Ia In yag dala ya Ul plak JI daje U AU pantas Li King el la dara, 
JB of J- Dit ag may Pa Sila Alan Jini ada Inka adi skit Ala ey Ale C3 de 


Hn ba pi Gp DO AA am AA UH Aa Ha AAU nd 


ag AE AS BE AAN JR ja IU SA US ja ng ba Opa We) agan UK, 
da K3 Gb Last 


"Sulit mengetahui hakekat dari tumbuhan ini secara hukum dharurat gath'i. Sebab tidak ada jalan 
untuk sampai pada taraf tahu kecuali dengan khabar dari seorang yang shadig, yaitu seseorang 
yang mampu hidup dari masa ia hidup sampai masa turunnya Nabi Isa kelak -'ala nabiyyina wa 
'alaihi wa 'ala sairil anbiyai wal mursalin afdhalush shalat wa azkas salam- ataupun dengan 
percobaan (riset). 


Aku katakan padanya: Hal itu wajib disandarkan pada hujjah yang tidak mengenal pertentangan 
dan perselisihan. Dia berkata: Itu mustahil bagiku, sebab riset percobaan selalu bergejolak seiring 
waktu dan tempat yang bersesuaian, juga dikarenakan syarat adilnya pelaku riset mengingat dia 
yang mengkhabarkan penemuan dari tumbuhan itu, sehingga wajib diketahui sifat adilnya agar 
khabarnya bisa diterima. Semua hal itu mustahil di masa sekarang sebab hasil riset tidaklah stabil" 
(Fatawa al-Kubra, 4/224). 


Ta'bir tahapan ketiga: 
Aa Apaan ag Mebel ya Alia padi 3 na Up debat lali Ii Gap Ul AS la ya aa 
"Bisa disimpulkan dari semua hal tadi (kemustahilan khabar shadig dan riset) bahwa tidak ada 


jalan lain mencapai taraf benar-benar tahu selain dengan khabar mutawatir semata dari 
penemuan orang-orang yang terlibat dengannya." (Fatawa al-Kubra, 4/224). 


Ta'bir tahapan keempat: 
Kpd pa VA Alan ae ye Da Ja € oa 3 HUI) Ad IU ya Aa) SA ba cela d3 
analing abs Ap M6 ye DU Ha os, 
La ga GAN Lusi anta g Ia SU art 3 “353 .xb alang af Ali Os ia ya le AE, 


283 Log 


Dag Oa on yan 3 Pb al oa ol ai Da GAB ma KAA YA da ox Ga KAU, 


dada U padi KL Hd oi Beta 3 gp Ulat Sllaet Sl dl, Gt Gp Kd La Laga Go GAM 
2 


"Hujjah dengan khabar mutawatir tidak sempurna diterima sebab dijumpainya khilaf yang telah aku 
isyaratkan. Kaum yang berkata halal mengutip khabar dari golongan mutawatir bahwa tumbuhan 
itu tidak madharat, sementara kaum lainnya berkata haram sembari mengutip juga khabar dari 
golongan mutawatir tentang bahaya dan dampak buruknya. 


Timbul dugaan kuat bahwa perbedaan pendapat itu bermuara dari bahwasanya berdampak atau 
tidaknya tergantung dari perbedaan watak seseorang yang dipengaruhi oleh dominasi salah satu 
dari empat elemen tubuh. Tidak dimungkinkan perpaduan pendapat di antara khabar yang 
bertentangan ini di mana pembawa kabar telah dianggap adil kemudian dianggap berdusta, 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3217 ) 7 


kecuali dengan membuat ketentuan bahwa efek tumbuhan tersebut berdampak buruk bagi 
sebagian orang dan tidak bagi lainnya. 


Telah dimungkinkan memadukan dua khabar tadi dengan metode yang kujelaskan, maka 
kembalilah berpegang pada metode tadi. Dampak buruk itu bisa berbeda tergantung tabiat 
orangnya, sebab memandang juga kaidah ushul ketika mungkin untuk dipadukan maka tidak 
boleh beralih pada pertentangan." (Fatawa al-Kubra, 4/224) 


Ta'bir tahapan kelima: 
-3 - 0 Ie -. -. - 0 20 0... PI LN | 2-- 0 - 80. z0 2.000 
2,0 o 308. 0 - 2 2. 39, - I3-B - . .. 230 2.9 - 8-0. 0. - .. - 2. 
Pb, Sial pb At dh Gi Ol JI Ah Ja Unsegg Aoa et JL dd JI AS dil JT nie Ayu 
&93 2 Ie0g 0 AL 0 3 #0. 8 K c.9 20... 0 40 — 0-9 8g. - 2 80. 0 A4 Oo Le o- Pend 
LIS Ul) ad al pedang LIS Lala SI Ia ye pl Kan Gea! Ujang Ol 0 Wi mali Ku Ul yap de) 
SETAN UPN LAN pal ag kai) Jalan da elang SL Jay ah 2 pang 9 ai can 
Greitali GUS Lah Gaon da JS ot Ika Li, 


"Hal ini bukan lagi hukum gath'i sebab ada dugaan sifat tercela dan dusta pada sebagian 
pembawa khabar dharar atau tidaknya tanaman itu, juga sebab munculnya khabar mutawatir di 
sisi yang berseberangan dengan khabar mutawatir lainnya. Maka tidak berlaku lagi pertimbangan 
akan khabar mutawatir, yang menjadi ketentuan sekarang adalah pertimbangan akan adanya 
pertentangan beberapa khabar zhanni yang mungkin benar dan salah. 


Dengan berpijak pada ketentuan tidak dimungkinkannya memadukan khabar tersebut, sebab 
sebagian kalangan menolak dharar pada tanaman itu sepenuhnya dan sebagian lagi 
menetapkannya, maka wajib teliti dalam mentarjih salah satu khabar dengan mengacu pada 
sejumlah dalil dan pertanda tertentu, di mana hal itu tergantung pada kualitas gagasan pendapat 
orang dijadikan dalil serta kematangan dan analisis ilmu syariatnya. Ini adalah konteks yang 
berlaku pada setiap perkara kontemporer yang tidak dijumpai pendapat ulama mutagaddimin 
mengenainya." (Fatawa al-Kubra, 4/225). 


Oma ooh Ondel y yg Pak de Jamal AAS Cal pad aa Id Alis UB oa ah Tamil Aa AA ya Ul al peka SAI « 
Wb GI ala olga aib dani HA IA Jia aga Jawatan IP LAS 4 Ujian Osama Ja te1g UI au A3) 


"Pendapat yang jelas, bahwasanya jika didapati padanya dampak yang diharamkan bagi orang 
yang terkena dampak buruk tersebut pada pikiran atau tubuhnya maka dihukumi haram. 
Sebagaimana haramnya madu bagi orang yang sakit demam dan haramnya lumpur bagi yang 
terkena dampak madharatnya. Kadang dijumpai hal yang membuatnya mubah bahkan sunah, 
sebagaimana ketika dipergunakan untuk berobat berdasarkan keterangan terpercaya atau 
pengalaman dirinya bahwa itu bisa diminum untuk dijadikan obat." (Bughyatul Mustarsyidin: 552). 


Lihat keterangan selengkapnya di Fatawa Kubra al-Fighiyyah bab al-asyribat wa al-mukhaddirat 
(minuman dan bahan konsumsi memabukkan) untuk mendapatkan gambaran lebih utuh. 


Wacana ketujuh, oral seks bisa membuat madzi tertelan sementara madzi najis dan haram 
dimakan. 


Jawaban : Analogi yang paling dekat dengan masalah ini adalah pada oral seks Cunnilingus. 
Sebagaimana dijelaskan di atas, telah disebutkan dalam Fathul Mu'in, Kasysyaful @ana', 
Mawahibul Jalil, dan beragam kitab lainnya bahwa oral seks kelamin wanita diperbolehkan 
meskipun sama-sama beresiko menelan madzi. Boleh jadi hal itu karena sifat keluarnya madzi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3218 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak pasti, di samping bisa dimuntahkan. Antara lain mengambil i'tibar dari kesucian dzakar dari 
rembasan farji (ruthubah farji) dikarenakan sifat keluarnya ruthubah yang tidak bisa dipastikan 
kapan keluar dari kelamin wanita. 


Uas Sh di UU 2353 Ae S3 an 5 La, LA tas se ba al bi 
"Sedangkan rembasan yang keluar dari dalam farji maka mutlak najis, sedangkan mengenai 
pendapat kami tentang sucinya dzakar orang yang bersetubuh dan sebagainya maka hal itu 


dikarenakan kami tidak bisa memastikan keluarnya rembasan farji itu." (Syarhul Bahjah al- 
Wardiyyah, 1/149) 


Wacana kedelapan, oral seks makruh ketika terjadi inzal (keluar mani) disamping faktor 
menjijikkannya. 


Jawaban : Wacana ini cukup bagus. Posibilitas makruh dari sisi inzal, yakni dari tinjauan hukum 
'azl, bisa dipahami. Namun tambahan '“illat jijik yang dikombinasi dengan tiadanya nash sharih 
bukan merupakan illat yang kuat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 


Pernyataan ini dilontarkan oleh salah seorang tokoh Mesir dengan kutipan ucapannya: 
Se Ja denga VAN An Jail Oh adataah Yg AAS oa ee Ah OS Ot KG SAI kh JII de aki OS ISI Ll 
Ola YI ayekizung 2gb Jia UE Ona ya A3 cah dg Cal Jia j3 manga Oa Id Cab amil 
"Adapun ketika oral seks ditujukan sebagai inzal maka dimungkinkan hukum makruhnya. Aku tidak 
mampu mengatakan haram sebab tidak ada dalil yang menegaskan keharamannya, oral seks juga 


bukan pada tempat yang kotor seperti dubur, tidak ditemukan nash spesifik tentang oral seks 
hanya saja ini termasuk perkara yang dianggap jijik oleh manusia." 


PENUTUP 


Oral seks secara dzatiahnya dihukumi mubah, mengingat tidak ada ketentuan khusus nash 
tentang hal itu sehingga dikembalikan pada hukum mubahnya. 


Namun oral seks dilihat dari amrun 'aridh (faktor eksternal) bisa menjadi makruh ketika : 


- Dilakukan dengan mata terbuka, sebab ada pendapat yang masyhur tentang makruhnya melihat 
farji (kelamin lelaki dan wanita). 


MAS US ata Dp SA Ja BL SN Ken IS Ny NI 3 AI) 

£ adi TE Zi & ea CI Hy Lensa 18) Ugasa Pari wa ala ANT 

"(Boleh bagi suami) juga bagi majikan hamba sahaya di masa hidupnya (melihat setiap badan 
wanita) istrinya dan sahayanya yang mana dihalalkan serta diperbolehkan juga sebaliknya, 
meskipun suami/majikan itu tidak berkenan Jauratnya dilihat oleh wanita, pen| sebagaimana 
penjelasan general para ulama, meskipun imam az-Zarkasyi membahas tentang larangannya 


ketika pihak lelaki tidak memperkenankan, meskipun melihat pada farji namun disertai hukum 
makruh meskpun saat bersetubuh." (Tuhfatul Muhtaj, 29/281). 


- Dilakukan sampai inzal (keluar mani), sebab akan terhukumi sebagaimana 'azl yang juga 
masyhur hukum makruhnya. 


JA Csna BY Iga 4 SAI oya AAS Lay ya 0 Su) 


"Dimakruhkan istimna dengan tangan istrinya, sebagaimana dimakruhkan memperkenankan 
istrinya bermain-main dengan dzakarnya sampai keluar mani, sebab hal disamakan konteksnya 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3219 ) 9 


dengan 'azl." (Fathul Mu'in, 4/143). 


Seyogyanyalah setiap aktivitas yang berkaitan dengan alat kelamin untuk dibasuh setelahnya 
ketika hal itu dilakukan sampai terjadinya orgasme (inzal), baik pada mulut ataupun alat kelamin 
itu sendiri, sebagai sikap kehati-hatian atas peluang keluarnya madzi yang mengiringi mani. 


AN SI (eat al SAI En cp 23 SI wali Tn WaLael Pe Pe Sai | ol dia aah L Jaka 
"Maka basuhlah apa yang bersentuhan dengan dzakar meskipun ketika kita tidak menghukuminya 
najis, sebagai sikap hati-hati dan bentuk antisipasi atas umumnya peristiwa yang telah dituturkan 
mengenai madzi yang keluar mendahului mani." (Fatawa Kubra, 1/42). Wallahu subhanahu 
wata'ala a'lam. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/488262947863185/ 


2130. BOLEHKAH ISTRI MENOLAK ORAL TANPA JIMA' 
PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 


As'salamu alaikum wr wb. Jangan bosan2 menjawab pertanya dari sya. sebelum bertanya ijinkan 
sya crita dlu karenaa ini kaitanya dengan agama. Aku jga blm bsa memjelaskannya. Ada seorang 
perempuan bertanya sma sya, perempuan: mas sya mis dengan tingkah laku suami sya tiap mlm 
maunya oral mulu multku dah skt tapi slalu di pksa,aku suruh masukin slalu ga mau sedangkan 
sya kan pingin di jimak. tapi suami maunya oral munkin dalam kurung suami pya penyakit kelainan 
maunya oral mlu ga mau jimak aku. Pertanyaannya adalah : 

1. kalau istri nolak dosa ga...? 

2. Istri Ingin menceraikan karena setiap malam hanya diperlakukan seperti itu..? Aku bth jwban 
tapi bla status ini ga layak/ga sopan silahkan di apus tapi jangan Ipa inbok dlu ya mksh. 


JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. 

1. Tidak berdosa, sebab yang diwajibkan hanya pelayanan agar bisa disetubuhi bukan dicumbui. 
2. Khilaf. Bagi syafi'iyah perilaku kasar dari suami, bila sampai taraf menyakiti (dharbun 
mubarrihun) hanya berakibat pisah rumah, tidak mengakibatkan thalag / fasakh. Bagi malikiyah 
perilaku kasar suami bisa berimbas pada thalag. 


Catatan versi malikiyah: 

- Thalag akibat dharar cukup dijatuhkan satu kali dan tergolong thalag bain. 

- Dharar untuk memperbolehkan thalag disyaratkan terjadi berulang kali pada dharar khafif (tidak 
menyakiti) dan cukup terjadi satu kali pada dharar fahisy (menyakiti). 


Sae Kanal Bj HL 23 SU3 Ugale La Ja Oma asah & £ ami ie Ken ya ma ab IS) Las Ja 
Sya ya Lan US 23 Le Lee Lam Uj FI de Jaa Uu 2 SB ya KK ya Lee AI Vi ds 1 
LA III ade LE de Lam Dl JA AA al ya Lg Coli ai JR AL Ti laga de EA DI, 
A23) EA UG Lian Ul g Lu an padi Ula 4 015 El maa al) Joel apa SJ ole TA 
NS 3 Upake Yep Oon dil Wen as dai Sania IBI Upik Jia U, M3 Wah | detil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3220 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Ditanyakan : Hukum dari suami yang meminta istrinya ketika bersetubuh untuk mengangkat paha 
dan menggoyang-goyangkannya, apakah itu diwajibkan bagi istri sehingga bisa dianggap nusyuz 
bila menolak ? 


Dijawab olehnya -rahimahullah ta'ala- : Yang diwajibkan atas istri yaitu memungkinkan dirinya 
untuk disetubuhi dengan sekira mudah bagi suami (melakukan hal itu). Tidak diwajibkan selain hal 
tersebut pada perkara yang sudah diketahui bersama, meskipun itu sifatnya menambah semangat 
lelaki serta membuat persetubuhan lebih bergairah. Ini pendapat yang lebih layak dikedepankan. 
Namun ada peluang wajib atas perkara yang menentukan keberhasilan orgasme atau perkara 
yang berimbas negatif pada suami bila tidak dipenuhi. Sebagian ulama memfatwakan bila suami 
menderita suatu penyakit tertentu serta tidak mampu bersetubuh selain pada posisi terlentang, lalu 
dia meminta istri naik ke atasnya dan menjadi pihak yang aktif dalam bersetubuh maka hal itu 
tidak wajib dituruti, serta tidak menggugurkan hak nafkah bila istrinya itu menolak. Fatwa ini perlu 
ditinjau ulang, menurut gaul awjah adalah kebalikannya selama tidak berdampak negatif bagi istri 
ketika mengiyakannya." (Fatawa al-Kubra, 4/208). 


aa na 1 aa “ Hah 5 2. - ke 2. 8 Tata DK 2 Saja 
sa HI op « ng Aa 
Ae Ta Si 
"Perpisahan suami-istri karena tingkah pergaulan yang buruk. Kalangan malikiyah menegaskan 
bahwa seorang istri ketika suaminya menimbulkan madharat baginya maka dia boleh menuntut 
thalag atas hal tersebut, baik dharar itu terjadi berulang kali ataupun tidak. Misalnya pada suami 
yang mengumpati istrinya serta suami yang melakukan pemukulan yang menyakitkan. Kemudian 
apakah istri memiliki hak thalag sendiri atas perintah gadhi ataukah gadhi yang melakukan thalag 
atasnya? Ada dua pendapat dari malikiyah. Aku tidak mengetahui fugaha lainnya mengungkit 
masalah ini secara jelas. Seakan-akan mereka tidak berkomentar selama kasusnya tidak sampai 
pada taraf dharar yang mendorong pada perpisahan. Ketika sampai pada taraf itu maka 
hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan." (al-Mausu'ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyah, 29/57). 
Ii Ip Sad Jp GaledI W OS Lemb La2 OS Op Uisio T al OS ea sa IU ya MY SJ 
LS Ui OS Lgm JSI oya de Y 6 Ale Sya Yo) Ka Randai | P3 or Galedl W, (Ho) Jay Talas! os 
BAB mar SI BU JAN € PI al end ea Gale Vj 3 el tia Sie Ie ya: enam JUN. 
JAN Gobel Aas opal JB. Pil 3 LS WAS ady Letooti Tag OS lg SE, pel aa Y laa Ol Yu, SI 
daily AAS gaby Lgi2 gery JayE oya SAI BAU Lead BO gelas HS Kmally 1 Ai Lo (Po) bi Ab le laju 
CB em SI SI gd Ae Aaiaa Filma Of aa III A0 jl Y SI BA IA yh ya oyae WS ye II 
Bad ore Aib (CE) AU onta jam mie Uj Aby 1 JEBAN ma BAM Geng ogah WA il SI Lgg Crbl 
MEI oa Val Sad SJ at Il ho GP II. 
"Catatan ketiga : Wajib berulang kalinya dharar pada dharar yang ringan, jika dhararnya berat 
maka boleh baginya hak thalag meskipun belum terjadi berulang kali sebagaimana di awal 
perincian yang diambil dari kitab al-mutaithiyyah. Pendapat al-Khalil 'baginya terdapat hak thalag 
sebab terkena dharar meskipun tidak menghadirkan persaksian atas berulang kalinya dharar' 


merupakan pendapat tidak bisa dijadikan pegangan. Bahkan wajib atas berulang kalinya dharar 
bila berupa dharar ringan sebagaimana yang telah dijelaskan. Atas hal ini sebagian ulama 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3221 ) 


membela: pada redaksi ucapan al-Khalil terjadi pembuangan sifat, yakni 'baginya terdapat hak 
thalag sebab terkena dharar yang nyata, yaitu dharar yang berat. Namun fakta kutipannya sudah 
jelas berbeda. Ibnu Abdish Shadig berkomentar bahwa pembelaan ulama tersebut bertentangan 
dengan zhahirnya fatwa al-Khalil. Adapun isi komentar Ibnu Abdish Shadig: Mengherankan 
bagaimana mungkin seorang wanita berhak atas thalag terhadap dirinya sendiri hanya dengan 
kejadian satu kali dari memalingkannya wajah suami atas istri, tidak mengajaknya bicara, 
mengumpat padanya, dan kejadian dharar semacamnya sementara hanya terjadi satu kali? 
Memandang karena kejadian seperti ini selalu ada di antara rumah-tangga suami istri, 
memandang juga pada kasus ini telah dijelaskan atas syarat terjadi berulang kalinya, 
sebagaimana pada seorang warga yang tinggal di antara orang shalih lalu hakim bisa menyelidiki 
ihwal rumah tangga mereka secara bertahap. Ibnu Abdish Shadiy meneruskan: Masalah ini 
pernah terjadi dan sebagian mufti mengambil hujjah atas zhahir ucapan al-Khalil. Namun sebagian 
mufti lainnya menentangnya maka hebohlah kasus tersebut dan sampai ke hadapan penguasa 
waktu itu, akhirnya sang penguasa menghukumi wajibnya dharar yang berulang kali." (al-Bahjah fi 
syarh at-Tuhfah, 1/487). 


AS GI AAS YI pake aa gatal ISP La HS IMS YI JIN MAS ya pai Randa ALI oa Sg iii Ho PI masi Ip) 
Ain pel IS La Ad 8 Akal OS SI (NI yaaa mel SI La ed BY dbs jha SI If By SIN jl Kak 
Akil OS mall pemal RAA le Sya ma Sannyakl gl jengki Aki psti IS) La op pal Ri pls YI OS ALI 
RnpUM ARAIU panti jl Pd Alat 


"Perkataan mushannif: Kesusahan dst, kesimpulan yang diambil dari perkataannya yaitu ada lima 
syarat fasakh. Pertama, kesusahan. Maka mengecualikan pengabaian yang tidak sampai 
mengakibatkan taraf kesusahan. Kedua, kesusahannya dalam hal nafkah, sandang , papan, 
ataupun mahar dengan syarat yang akan dijelaskan. Maka mengecualikan kesusahan dalam lauk 
pauk. Ketiga, kesusahan nafkah pada istri. Maka mengecualikan suami yang susah menafkahi 
pembantu. Keempat, kesusahan diukur dari nafkah mendasar. Maka mengecualikan suami yang 
susah memberi nafkah mewah atau menengah ketika dia masih mampu memberi nafkah 
mendasar. Kelima, nafkah prioritas ke depan. Maka mengecualikan suami yang kesusahan atas 
nafkahnya yang lampau." (I'anatuth Thalibin, 4/98). 


HA (AE da Ba DU) RN pg ain gmn GP bale SBU GR ML) 
AS Wee y KEGIN ( Iniag Uaeeload ) Unit (Of) Kebab (AA Sh Uni) Lip ja Up 
Sh JA sa ba Ja g AN LEN gi Rb aa ab 

pad ara ya sat Gal ya 4 Gala UYA Uh By Up 

"(Keluarnya istri dari rumah suami tanpa izin) darinya (termasuk nusyuz| sebab pada suami 
terdapat hak menahan istri menetap di rumah sebagai timbal balik dari kewajiban nafkah. (Kecuali 
bila dia hampir kejatuhan tertimpa reruntuhan bangunan) maka boleh baginya keluar karena 
khawatir tertimpa dharar, (serta pada kepergiannya bersama suami dengan seijinnya) untuk 
kepentingan suaminya atau kepentingannya sendiri, Jatauj pergi sendirian Juntuk kepentingan 
suaminya semata maka tidak akan membuat gugur| hak nafkah, Isedang bila untuk 
kepentingannya sendiri maka gugur hak nafkahnya menurut gaul azhar) sebab menjadi tiadanya 
peluang digauli oleh suaminya (ketika pergi, pen). Menurut gaul kedua tidak gugur nafkahnya 


sebab kepergiannya atas seijin suami. Di antara para ulama ada yang memberlakukan khilafiyah 
dua gaul ini dalam kepergiannya bersama suami untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3222 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ucapan mushannif (karena khawatir tertimpa dhararj, disamakan dengan itu kekhawatirannya dari 
pencuri, orang fasig, atau dari pukulan suaminya yang menyakiti." (Hasyiyah Aulyubi ma'a 
syarhihi, 4/79). 


SEE Ip Up ol se Yg Lila 3 der oya Olgakad jakaag Of Uduk #oludi RD punk Crongjl Ona Ugal ada 3 3 AI JII 
SUS ia Abg nya bp Utan Ol ab d Ly por OS Oly Goidl die goat La dia Ud italy JL MY oya ola din WS 
Latar Jypud LS Ya 


Yg SUS Giban Ol Bada Yg lela padi 3 Led 2 ya SU ab ol ar B US S3 Lalai Ju Lab) alba Gi-n | Is 
WRP 13, AYU Ob seb JI IAIN pad A3 Wah ISP dya din oa AISI bell 9 at Lagi Tak el Ona 
SG SOE AJI LG IA Y Gaal JSI 


"Keadaan seputar hubungan suami-istri di bab ini terbagi menjadi tiga : Salah satunya, terlihatnya 
sikap permusuhan dari suami ketika menyakitinya. Ketika hal itu terbukti maka kita akan 
mencegahnya berbuat dharar dan meminta agar hak-hak yang diabaikannya agar dipenuhi. Jika 
suami itu tergolong lelaki tak bermoral dan kita khawatir dia akan menganiaya istrinya dengan 
kasar yang terkadang bisa berakibat fatal pada istrinya maka akan kita pisahkan (pertemuan) 
keduanya. 


Bila perbuatan menyakiti istrinya belum terbukti dan sebatas persangkaan maka hakim bisa 
mengutus seseorang untuk menyelidiki ihwal pihak wanita secara sembunyi-sembunyi maupun 
terang-terangan, tidak disyaratkan penyelidikan ini harus sampai terbukti nyata. Namun hakim 
tidak boleh memisahkan antara suami dan istri hanya berlandaskan persangkaan semata ketika 
situasi tidak mendesak. Sedangkan bila situasi mendesak maka boleh bagi hakim memisahkan 
keduanya sampai jelas kebenaran dari persangkaannya. Ketika sudah terbukti maka hakim hanya 
berhak memisahkan bukan menthalag." (Nihayat al-Mathlab, 13/280). Wallahu a'lam. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4827470284147771 


2145. BERSETUBUH SAAT ISTIHADZHOH 
PERTANYAAN : 
Muhammad Bin Ahmad 


Assalamualaikum, maaf sebelumnya saya mau tanya karena saya tidak bisa menjawab 
pertanyaannya teman saya "bolehkah seorang suami menjimak istrinya yang lagi istihadhah", 
syukran.... Mohon bantuannya. 


JAWABAN : 
» Oet Toomo 


Wa'alikumussalaam, bismillah, para Ulama ikhtilaf di dalam permasalahan ini, berbeda pendapat 
dalam kebolehannya pada kondisi bila ditinggalkan tidak di khawatirkan menyebabkan Zina. maka 
yang Shahih adalah boleh secara mutlag.karenaa ada bnyk wanita,mencapai sepuluh atau bahkan 
Ibih mngalami Istihadhah pada zaman nabi shalallohu Alayhi wassallam sementara Alloh dan 
RasulNYA tidak melarang Jima' dengan mereka lihat Dalil algur'an pada surah(al-bagarah222) 
ayat ini menunjukkan diluar keadaan haid,suami tidaklah wajib menjauhkan diri dari istri,kalau 
sholat saja boleh dilakukan wanita mustahadhah maka maka Jima'pun tentu lebih blh lagi,dan 
tidak benar bila jima' wanita mustahadhah dikiaskan dengan jima' wanita Haid karena keduanya 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3223 


tidak sama,bahkan menurut pendapat Ulama yang menyatakan haram.sebab,mengkiaskan ssuatu 
dengan hal yang berbeda adalah tidak sah..wallahu a'laam. 


? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam 

an Ali) Uais ad All Ula jr pa OS Ol Sab Ai pa AI 3 Talenta sb) Unis yag $ pawai Pile 
LA ld ye 

Redaksi dalam kitab al-Majmuu' “Boleh menurut kami (syafi'iyyah) menggauli istri dalam kondisi 

sedang istihadhah dalam masa yang ia dihukumi keadaan suci meskipun darahnya sedang 

mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan pendapat diantara kami (syafi'iyyah) dan bhkan 


segolongan ulama menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama”. | Al-Fataawa al- 
Fighiyyah al-Kubra 1/20 |. 


pu 


bl 2) OS Oly SBS GS Yo peb l dala PSA ya 3 Kebetadl sba j,R) 


Boleh menggauli istri dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang ia dihukumi keadaan suci 
dan yang demikian tidaklah makruh meskipun darahnya sedang mengalir. | Mughni al-Muhtaaj 
/112 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4721734894721311 


2150. HUKUM MENYETUBUHI MAYAT ISTRI 
PERTANYAAN : 
Kakek Jhosy 


Pertanyaan Titipan : 
1. Bagaimana Hukum menjimak istrinya yang meninggal 
2. Apakah dinamakan zina, Mohon Dijelaskan 


JAWABAN : 
Ibnu Toha 


Bagaimana Hukum menjimak istrinya yang meninggal ? HARAM. Demikian juga haram suami 
melihat mayat istri dengan syahwat sebagaimana melihat orang lain dengan syahwat. sedangkan 
kalau melihatnya tidak dengan syahwat maka hukumnya sebagaimana ketika masih hidup. Ibarot 
(AL-MAJMUJ : 


Dygta Oi SK ly LIL Bg aka Le ma A3 SK US elu Isl ALAN Of Uisardka dilas G dal pl oil JG 
fokus : 

Bygaia OI AS lia 

| Al-Majmu' juz 5 hal 139 |. 

Le sea Fly MSI BI (SE Seed ALS Lean ALS Rab) SBI Jo 1 HUI 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/461832737172873 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2162. MENJIMAK ISTRI SAAT PINGSAN BOLEHKAH ? 
PERTANYAAN : 

Sunde Pati 

Assalamu alaikum, bolehkan menjimak istri yang lagi pingsan ??? 

JAWABAN : 

? Mbah Njawi 


Menjimak istri yang lagi tidur atau tidak sadarkan diri tidak apa-apa, karena dalam hal jimak itu 
tidak disyaratkan harus dapat izin sang istri 


SSL ag ory AA Anita Ll plak 0 pala Jl judi 
SS SU Konga | eni BII SEP dan Ul Aang AT ly Al Jay Ae (ed BNI, Ah aa ayal 
AE Ay 203 9 BS) Ala Yy ae pln WAY SY alat Jl. 
|alfatawi al mu'ashiroh filhayatiz zaujiyyah karya syeh ali bin nayif J. 
2 Sunde Pati 
Entah nyambung pa tidak aku kurang tahu, nemu ibaroh ini 
LI CAS Ggay dada Ran gl ag aj Ia ee Ud (3 eagle AI lo alan S3. 


Imam Azzargoni menyebutkan bahwa sesungguhnya Rosululloh SAW terjaga disuatu malam lalu 
menyetubuhi zainab binti ummi salamah yang ada di depan beliau dalam keadaan tidur, lalu 
zainab menangis. | Azzargoni alal mawahib juz 4 hal 83 |. 


2241. Asal Air Mani / Sperma 
PERTANYAAN : 
Konfirmasi-Donk'Skrg OrangyangMungkin'Anda-kenal DanHalaman-yang Yakin'andaSukai 


Assalamu'alaikum. Tanya' lagi OM # Mbah - Yai # Nyai - Gust Nenk Dari apakah Mani Di 
Ciptakan...? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 

ata lal ISL Giat Jatah BLS damsatih San Ileny lal jp 3 Asa pal ya Gal el ji Mp 33 

CI Ia Lagia TI II Oka OB, yag Sa ya IA Ab UEA ya, eh 

Dalam Kitab Auut al-Guluub disebutkan sperma berasal dari darah yang naik pada rusuk kiri 
disanalah kemudian ia menetap, akibat suhu yang panas menjadikannya berubah berwarna putih, 
saat sperma yang berada dirusuk tersebut telah penuh maka ia menuntut untuk bisa keluar dari 


salurannya yaitu dua otot yang bersambung dengan alat kemaluan, dari sanalah akhirnya sperma 
meluar. | Ruuh al-Bayaan X17/168 |. Wallaahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/555394704483342/ 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3225 


2304. MENGKONSUNMSI MAKANAN PERANGSANG 
PERTANYAAN : 


ChasbulLoh EL Achyak 

Assalamu'alaikum. . Numpang tanya semua. . Ini masalah tentang permen CINTA. .ato permen 
perangsang wanita yang marak dberitakan itu. . Sudah ada yang membuktikan se orang wani 
ingin mencoba dya ragu dengan pada efek permen karet itu. .tp trnyata memang benar permen it 
membuatnya rasa ingin berhubungan intim. . Dan tidak dpungkiri permen ini bsa menambah 
ketahanan dranjang. Seperti ganja narkoba dll. yang bisa membuat se'org menjadi lebih kuat. 
Pertanyaan : 

1. Bagaimana hukum menkonsumsi permen tersebut. Dengan berbagai motif kebutuhan atau 
sekedar coba-coba. ?? 

2. Sebatas mana mabuk atau dloror yang menyebabkan haramnya makanan ?? Mohon beserta 
dalilnya. . Syukron. . 


JAWABAN : 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Ibarot : Gurrotul “Ain Bi Fatawi Isma'il Az-Zain, Hal : 72 

SES yg Ja ala gd salad Lag yel Ui lia Ward Lag ea (| Ure SAB gitu, YA gawalh Lam yen AS guy Lana gal Bal lag 
" Mencari kekuatan dengan obat itu diperbolehkan beserta aturan dokter, juga disertai tujuan yang 
baik seperti 'iffah dan keturunan ". 


2 Sunde Pati 

Disunnahkan bagi suami mencari perangsang kekuatan dengan pakai obat yang tak terlarang 
serta menjaga komitmen dan bertujuan baik sperti menjaga kehormatan dan keturunan karena hal 
itu jadi wasilah untuk kesenangan (kepuasan) maka hal itu juga membuat pasangan jadi puas / 
suka dan kebanyakan manusia meninggalkan kekuatan perangsang yang menjadikan kerepotan 
sekali dalam bersenggama 


Lyra Aan 3 MY Jani y Rin Flo Asad pung Kendall Cl AI ale) aa Roman In yo ad Gg Kong (274 13) cod dil 


har Jan seb ya ad SAN Gojidl Dj Oa ya HS et KAB 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/571662899523189/ 


F0008. TIPS DIKARUNIAI ANAK CANTIK 


Oleh Mbah Jenggot 


Anda ingin punya anak berparas cantik (fisik dan hatinya), tentu tips dari Rasulullah solusinya.Apa 
sajakah itu ? Hubungan (biologis) suami istri berpengaruh pada jasmani dan rohani anak. Seorang 
perempuan mendatangi Rasulullah SAW, seraya berkata : “Wahai Rasulullah, bagaimana Allah 
SWT dapat dikatakan adil, padahal Dia telah memberikan anak yang buta kepadaku?”. Dalam 
menjawab protesnya beliau menjawab: “Apakah ketika kalian berhubungan, suamimu meminum 
minuman keras (khamar)?”. “Ya, wahai Rasulullah.” Jawabnya. Lantas beliau kembali bersabda: 
“Jika demikian maka cercalah diri kalian sendiri.” 


Untuk itu, inilah beberapa tips islami hubungan suami istri agar dikaruniai anak yang berparas 
cantik sekaligus berakhlak baik : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3226 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» MEMILIH WAKTU 


Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Ali, janganlah melakukan hubungan 
biologis dengan istrimu pada awal bulan (bulan hijriyah), pertengahan dan akhir bulan. Karena ada 
kemungkinan besar akan menyebabkan gila, terkena penyakit kusta, cacat anggota tubuh dan 
akal istri dan anak.” (Makarimal Akhlak) 


» BERWUDHU 


Diantara hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum melakukan hubungan suami istri ialah 
berwudhu atau dalam keadaan suci, menyebut nama Allah SWT dan berdoa akan mencegah dari 
campur tangan setan 


» BACA BASMALAH 


Setan memang selalu mengganggu manusia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud campur tangan 
setan dalam anak-anak kita ? Dalam tafsir Shafi karya Faiz Kasyani, telah dinukil dari Imam 
Shadig bahwa beliau berkata: “Sewaktu kalian memulai hubungan suami istri dengan nama Allah 
SWT maka setan akan menjauh dari kalian. Namun jika tidak memulai dengan menyebut nama 
Allah SWT maka setan akan ikut campur dalam perbuatan kalian.” 


» TENANG 


Iman Ali Zainal Abidin berkata: "Jika seorang suami melakukan hubungan biologis dengan istrinya 
dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan rasa khawatir dan tidak grogi maka sperma akan 
masuk ke dalam rahim istrinya dalam keadaan tenang pula. Dan paras anak akan mirip dengan 
ayah dan ibunya. Namun jika seorang suami melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam 
keadaan tidak tenang, ada rasa khawatir dan grogi maka sperma akan masuk ke dalam rahim 
dalam keadaan tidak tenang pula. Serta paras anak mirip dengan paman, bibi, dari kedua belah 
pihak dan anggota keluarga lainnya.” (Sayyid Ali Husaini Zadeh). 


» RAHASIA 


Agar kita dikaruniai anak cantik lahir batin (saleha), hendaknya merahasiakan hubungan itu dari 
anak-anak. Jangan sampai anak-anak mengetahuinya. Dalam sebuah riwayat Imam Shadig as 
yang telah dinukil dari kakeknya Rasulullah SAW berkata: “Sumpah demi Tuhan yang jiwaku 
berada di bawah kekuasaannya, jika seorang suami hubungan biologis dengan istrinya, sementara 
anaknya ada di kamarnya melihatnya, mendengar omongan dan desah nafasnya, ketahuilah anak 
tersebut tidak akan bahagia, baik anak laki-laki maupun perempuan maka akan menjadi 
pezina.” (Wasa'il Asy-Syi'ah). Mudah-mudahan doa dan ikhtiar kita diijabah (dikabulkan) oleh Allah 
SWT. Amin. 


Doa agar Anak Salehah: AS. Al Ahgaaf (46): 15 
ma NS AP eSP An TNI IPL Ul KN SAN, 
2 o Ri 
“Rabbi auzi'nii an-asykura ni'matakallatii an-amta 'alayya wa 'alla waalidayya wa an 'a' mala 
shaalihan tardhaahu washlih Iii fii dzurriyyatii, innii tubtu ilaika wa innii minal muslimiin.” 


"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan 
kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau 
ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. 
Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3227 ) 


berserah diri". 


2558. IKHTILAM (MIMPI BASAH) ADALAH GANGGUAN 


SYAITHAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Muhsin Rock Ahmad 
Assalaamu'alaykum. Tadz 'mohon dijelaskan kronologinya ikhtilam / mimpi enak keluar mani ... 
Apakah ikhtilam itu dari setan atau anugrah ? .suwun 


JAWABAN : 


2 Syaugo Nadrillah At-tijaniy 

Wa'alaikumussalaam, ada tiga macam akhiy.... 

1). ihtilam nikmah, ialah mimpi yang tidak memiliki gambaran jima tapi mengeluarkan 
mani...tegesna tidur tanpa mimpi tapi mengeluarkan mani.... 

2). ukubah, seorang yang bermimpi jima' dengan rupa yang diharamkan .maaf seperti kita 
bermimpi jima' dengan gambaran yang diharamkan oleh agama dan tidak menimbulkan 
kenikmatan dalam mimpi tersebut..dsb ihtilam ukubah yang biasanya timbul akibat kita melihat 
sesuatu yang diharamkan atau berhayal yang diharamkan ataupun mimpi ini datang dari guguyon 
syetan yang diakibatkan oleh ketoledaran kita yang tidak membaca doa sebelum tidur... 

3). karomah, tatkala kita bermimpi jima dengan gambaran atau tatacara yang disyariatkan agama 
dan timbul kenikmatan didalamnya . 

Bisa akhiy lihat di kurotul uyun shohifah 83... 


2 Ghufron Bkl 
Ihtilam / mimpi basah adalah akibat dari permainan / gangguan syaithon. : 


ES Aa SI YI ta sad csi el SI e) O yel LL,» Ws ——YI Kay Aib aj al ot C3 Ke ISS 4 
001 pp Oma 23 Ola Ale Jelas Vyas Lis Il 0 On 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/593122167377262 


3208. HUKUM MENJIMA ISTRI DALAM KAMAR YANG 


BANYAK KALIGRAFI AL-GURAN 
PERTANYAAN : 


2 Tgk Aswaja 
Assalamu'alaikum. Jika dinding kamar penuh dengan kaligrafi ayat al guran, bolehkah kita 
menjimak istri di dalamnya ? Trmksh 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Boleh menjima' istri dalam kamar yang banyak kaligrafi 
gur'an. 


MA Ela 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3225 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dls sil va 9 lol 20 Asy lb s5 9 ola 9 lh 9 nun la al le Ula oa 
P . 


| NW Ss 
cun) 99 Le38 pgillg OLI yo da Lado Ya all bill ad Jaa. 


Dan makruh hukumnya menulis algur'an pada tembok walaupun untuk masjid, dan baju, dan 
makanan dan yang semisalnya.dan boleh merusak tembok, memakai baju dan memakan 
makanan. | Igna' juz 1 hal 90 |. 


Dan halal memakai baju yang bertuliskan algur'an dan tidur memakai baju tersebut walaupun bagi 
orang yang junub. | Al bajuri juz 1 hal 117. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/778686452154165/ 


3383. SALAH SATU ADAB SYAR'IYYAH SEBELUM 


SENGGAMA 
PERTANYAAN : 


2 Nona Arya 

Assalamualaikum... "Apabila mempelai perempuan telah masuk ke rumahmu, lepaskanlah kedua 
sandalnya dan bersihkanlah kakinya dengan air. Dan kemudian siramkanlah air itu ke sudut sudut 
rumahmu. Niscaya 70 keberkahan dan rahmat akan memasuki rumahmu" 

(Koreksi jika salah). Pertanyaannya : 

1. apa kedudukan haditsnya? 

2. mohon tuliskan matannya sanadnya rowinya 

3. yang harus mencuci itu suaminya a tau mempelai perempuan itu sendiri? 

4. bagaimana kalau pulang ke rumah istrinya? Maksud hadits itu berlaku juga kah? Terima kasih 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Referensi dari kitab AURROTUL 'UYUUN hal : 46 karangan IBNU YAMUN, dua bait nadzom nya : 


el all usul C9 L25 4 - sb US S Lu) Lusly Jlg3 Lgio dal - use lg und elus 9 
cal Isl d Jeranyo wall al ade bau ye 953 ale Al J8 lauillg Mall dis el Je Ul 373 388 
AS all yo Legi Uas eliu Jay Wall USUL 4 yang Sladb Laala, Jaco landas JS sin dm all 
dos Jlg 


Maka telah warid bahwa aktifitas tersebut mampu menolak keburukan dan syetan,semata-mata 
karena fadhol Allah ta'ala. 

kabar ini (atsar) datang dari sayyidina 'Ali ,Bahwasanya Rosulullah SAW berkata kepada Ali : 
ketika masuk mempelai/isterimu ke rumah (kamarmu) maka lepaskanlah kedua alas kakinya dan 
basuhlah kedua kakinya dengan air dan cipratkanlah ke seluruh pemjuru rumahmu,maka akan 
masuk kerumahmu tujuh puluh macam keberkahan dan rohmat. 


Atsar ini juga di muat dalam kitab FAWAIDUL MAJMU'AH karangan Imam Syaukani : 
Talg2 "SIS Ob Oo ASIN Lilo kail, Jmel3 , Jali Ga Lales BIG Slip Gagal SSS BI «Me 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3229 


wi Ulas Lo G3 « 90530 303 UE853 ISI H3 Dogb LnaS 5553 « les950 Lag yul UC Ul Wl 


Sgwill cad3 


Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari abi sa'id (hadits marfu'). Dan ada yang menganggapnya 
lemah dari segi sanadnya, yaitu pada rowi yang bernama Abdillah bin wahab an-nasawiyyi. 


Pengarang kitab asal dari gurrotul 'uyuun adalah syeikh Idris Al-hasany r.a ,beliau adalah seorang 
waliyulloh yang disebutkan magomnya adalah Al-'Alim Al-Robbaani wal 'Arif Al-Shomadaany. 


Begitu dahsyatnya kekuatan cinta dan kasih sayang antara suami isteri dalam praktek yang 
disebutkan di atas,dengan fadhol Allah SWT hingga kekuatan dan keberkahan itu (melaksanakan 
pernikahan dan adab syar'iyah sebelum melakukan aktifitas jima') mampu mengusir keburukan 
dan syetan. Wallahu A'lam, semoga pertanyaan dari no 1-4 bisa terjawab. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/803833829639427/ 


3800. HUKUM JIMA' HINGGA KELUAR WAKTU SHOLAT 
PERTANYAAN : 


? Iyaan Pangeran Blega 
Assalamualaikum warahmatullahi wabararakatuh, saya ingin bertanya : 

1. jika seorang istri sedang haid ,kemudian sudah suci namun belum mandi besar (janabah) dan 
pada saat itu juga digauli oleh suaminya . Apakah itu pelanggaran? Bolehkan hal semacam 
itu dilakukan ? 

2. jika suami istri berjimak ketika menjelang subuh, dan disampingnya dinyalakan musik yang 
lumayan keras, alasan agar tidak didengar orang, sehingga adzanpun tidak didengar, dan 
karena kenikmatan mereka lupa waktu subuh telah habis. Apakah perbuatan jimaknya 
termasuk dosa ? Sedang yang membuatnya lupa adalah kenikmatan jimak itu sendiri. Atas 
jawabannya terimakasih. Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Ust Ro Fie 

Wa alaikum Salam Warohmatullohi wabarokatuh! 

1. Apa bila darah haid sudah tuntas (mampet) maka dia (perempuan yang tuntas dari haid) 
sebelum mandi jinabah boleh melakukan puasa dan tidak boleh malakukan jima, beda hal nya 
dengan pendapat imam assuyuti beliau menyatakan boleh dijima meskipun belum mandi jinabat. 
Wallahu a'lam 


| 27 uusoll H3) 
aU aon ab ll JNE HN Aib la BS sbg NX 2910 Jml IS Ld Ja Lgoo Rlatil ISI 9 


| sal dlel dsals (1/89) 
Ela YU ul abal J3 yo SI (end gal JAN doll sy lal BS 1033). 


2. Tidak berdosa 


| ab 2 ole mall diss (11 453) 
Al gag : JaBl ol islel JS yo luang morid DKI V9 slall axc ale lo al elo» Jai y 9549 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3230 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ul yo Aule ju log « dll Rosi yo G3 lol Loco» Jay AJ Al « sladb ai US Ly 
Sial yo SI Ius Ay Y al Juddl Ob 48 5058 ul NI Dul 89 98 clo s5y Jul dc ISI doa 
gi gl do dy Ulat lol Y Ela) amil ic sisy il dtg € o Elos US diggdi W J8 lo), WN . 

Wo 3 ea « Eloadl sy dio ULol loo Juuu elo say Nail ale gl ulag 


abg sis Juni KY N gag YAI DLL dublso mall ay M3 LB N UII Ja5o as Eloadl Y ISI 
Abal lgi Jess Ja Bull 


2? Imam Tontowi 
Ini ibaroh pendukung dari Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab VI / 245 cet. Beirut : 


SY BESI ale Cug Lab alel R0 aldiwB LRolao 9d9 sadll Rb Ul9 alas dil das, Hisodll JB 
gol uls slgill elil $8 sunbs gl 5 HS Ale Cup39 MAC se yo Elang ULAG, Y ASI A2 Bio 
Rela BY ES aula US Al KUP SI dg Cu yaodll Ul gl seb 3 Sg glu ad sal ul nisa 
mb JSI lg aNIS daLNI sliicl B0 Lux YG pilall R0 Lex Ags sol) B3S9 el dl Jay al Xisu gag 
8 all Sky 9d sung UN BG Kas Y al Lal! $vosaide Isole gols as elu jati al 3 
Jaisy "All as 3 8 salad Kadal gal LAI Usai JB9 colei Ul gb ki Jd il adic9 cundog ISI al milo 
SI YY Cu 32 yanddl « ol ob3 Bol al lo NS, alas Tw Y dil SS OI MUSI le Ly ul Saic 
LS 8 ball d Jay BSI Lani al Diluo gl Au 905 Elamib Jl 5 J8 sebal Jaw Jl 5 
oball daan Y Jill NY BSI le Lung Rolag Jalu si laila ptall am Ul9 sala Hall R0 BUSI 
US ya! Ud BESI ui J Rol39 1550 Ai laik Rona Rul 4 lg «don8S 00959 y (S8 saga! Id 59 
X8 Ang 63 ball dl aa Y Jill UN BSI die bius Al Yu Fi Role lg asal Id 93 dll d elu 
VJ SSI uc bia lodasl « Ud A83 3 al UH.0 AI Bola « vla db yo 49 K9 bo dis Loiuy 
BB LyAAsu Asas basi pg UN atas ul #gulillg pam 8) SI Laiuy NE MUSI 929 asu Lb ypiso 
USS dibio A9 psuall USS gl lo9x USS Ul us Usl 23 linimo M9 anal LIL Ul usai as 
BUSI 4 H5 NO Goliruo 4S p04D Agu 3 Il ob A01 0 Aclaa. 


Fokus : 


PBSI Ade LS Ad Hen SI ag CE SI sam Ul gl cg US 9 Blu ad sal Ul org Bols Ll 
SIS ASLI Skil R0 La YG Hilal R0 Ls Waie aga! 659 elsa Jay ail Xiisu 9D9 Rols UN 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/862644760425000/ 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/914368075252668 


3885. KENAPA JIMA' MALAM JUM'AT ? 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 
Assalamu'alaikum. Katanya jima' malam jum'at pahalanya seperti membunuh kafir. Ada dasarnya 
tidak ? 


JAWABAN : 


2 Mbah Jenggot 

Wa alaikum Salam.Syekh Muallif menjelaskan, bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, 
baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang nanti akan dijelaskan, sebagaimana petunjuk 
yang terdapat dalam Al-@uran yaitu firman Allah Swt.: "Istri-istri kalian adalah (seperti) tempat 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3231 ) 


tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana 
saja kalian kehendaki" (As. Al-Bagarah: 223). 


Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam menurut beberapa tafsir atas ayat 
diatas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata Muallif, seperti penjelasan pada surat 
An-Nisa', akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam lebih utama. Oleh karena itu Syekh 
penazham mengingatkan dalam bait berikut ini : "Namun senggama diawal malam lebih utama, 
ambillah pelajaran ini, Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang dipilih". 


Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Hajji didalam kitab Al-Madkhal mengatakan, bahwa dipersilahkan 
memilih dalam melakukan senggama, baik diawal atau akhir malam. Akan tetapi, diawal malam 
lebih utama, sebab, waktu untuk mandi jinabat masih panjang dan cukup. Lain halnya kalau 
senggama dilakukan diakhir malam, terkadang waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah 
shalat subuh terpaksa harus tertinggal, atau bahkan mengerjakan shalat subuh sudah keluar dari 
waktu yang utama, yaitu shalat diawal waktu. Disamping itu, senggama diakhir malam sudah 
barang tentu dilakukan sesudah tidur, dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga 
dikhawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih. 
Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan senggama, lain tidak. Padahal maksud dan 
tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa 
damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam didalam lubuk hati 
suami istri. 


Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat, bahwa senggama yang 
dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang (sesudah bersenggama) akan tidur 
dalam keadaan tidak suci. Selanjutnya Syekh Muallif menjelaskan beberapa malam, dimana 
disunahkan didalamnya melakukan senggama, sebagaimana diuraikan pada bait nazham berikut 
ini: "Senggama dimalam Jumat dan Senin benar-benar di sunahkan, karena keutamaan malam itu 
tidak diragukan." 

Syekh Muallif menjelaskan, bahwa disunahkan bersenggama pada malam Jumat. Karena malam 
Jumat adalah malam yang paling utama diantara malam-malam lainya. Ini juga yang dimaksudkan 
Syekh penazham: bi lailatil ghuruubi dengan menetapkan salah satu takwil hadits berikut ini : 
"Allah Swt. memberi rahmat kepada orang yang karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia 
sendiri melakukannya". 


Syekh Suyuti mengatakan, bahwa hadits tersebut dikuatkan oleh hadits dari Abu Hurairah berikut 
ini : "Apakah seseorang diantara kalian tidak mampu bersenggama bersama istrinya pada setiap 
hari Jumat? Sebab, baginya mendapat dua macam pahala, pahala dia melakukan mandi dan 
pahala istrinya juga melakukan mandi." (HR. Baihagi). 


Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan dari pada hari-hari dan waktu yang telah 
disebutkan diatas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Muallif melalui nazhamnya berikut ini : 
"Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang, hai pemuda, tubuh terasa ringan dan tidak 
sedang dilanda kesusahan". Syekh penazham menjelaskan, bahwa termasuk kedalam tata krama 
bersenggama adalah senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan, misalnya bermain 
cinta, mencium pipi, tetek, perut, leher, dada, atau anggota tubuh lainnya, sehingga pendahuluan 
ini mampu membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki pintu senggama yang 
sudah terbuka lebar dan siap menerima kenikmatan apapun yang bakal timbul. Hal ini dilakukan 
karena ada sabda Nabi Saw.: "Janganlah salah seorang diantara kalian (bersenggama) dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


istrinya, seperti halnya hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. 
Ditanyakan, 'Apakah yang dimaksud dengan perantara itu?" Nabi Saw. menjawab,'Yakni ciuman 
dan rayuan." 
Diantara tata krama senggama lainya adalah bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan 
dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang akan dapat 
menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi orang 
yang selalu menjaga kesehatan hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. 
Dikatakan, bahwa ada tiga perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu: 

1. Bersetubuh dalam keadaan lapar. 

2. Bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang. 

3. Bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering. 
Kata-kata Syekh penazham diatas diathafkan pada lafazh al-a'dhaa-u, yang berarti ringannya rasa 
susah, maksudnya, kesusahan tidak sedang melanda dirinya. Oleh karena itu sebenarnya 
susunan kata tersebut (ringannya rasa susah) tidak diperlukan lagi, karena ada kata-kata 
penazham: "Setelah tubuh terasa ringan". Jadi seolah-olah susunan kata tersebut hanya untuk 
menyempurnakan bait nazham. | @urratul Uyun, Syarah Nazham Ibnu Yamun J. 
Sumber : www.fb.com/PISS.KTB/posts/665001750219908 


JIMA' DI MALAM JUMAT PAHALANYA SEPERTI MEMBUNUH ORANG KAFIR (JIHAD) 
Ada yang tanya di inbox : 


Assalamu'alaikum mbak, 

Saya sering mendengar kalo berhubungan intim pada malam Jumat pahalanya seperti membunuh 
kaum kafir, itu ada dasarnya gak sih mbak? saya bingung juga mbak, saya coba searching di 
google tapi nihil. makasih sebelumnya. 


Jawab : 
Wa'alaikumsalam wr wb. 


Sependek sepengetahuan saya, mungkin riwayat ini dapat menjawab rasa penasaran mbak akan 
pemahaman masyarakat tsb. Dalam kitab Ihya' Ulumiddin disebutkan sebuah riwayat: 


AU Jas 99 JiB SS Ig 1 aclany J LS Jai gol Ja Jl Ul alug lc Al alan gl ye S3, 
Jas 


Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa “Sesungguhnya seorang suami yang menggauli 
(Jima") istrinya, maka jima'nya itu dicatat memperoleh pahala seperti pahalanya anak lelaki yang 
berperang (dgn Kaum Kuffar) di jalan Allah lalu terbunuh") 


Meskipun riwayat tsb dinilai 'tidak ada asalnya' (J ssl J Yusi) oleh Al-lragi, tp paling tidak riwayat 

dalam kitab ini yang menjadi pijakan masyarakat demi menggalakkan Jima' yang juga salahsatu 

sunnah Rasul dimalam Jum'at, demikian seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dihalaman lain 

kitab ini: 

All an)" Ialug Ale AU oluo J3 yo ag KS kenios Milla Aron a92 Eka Lil yo eloldl og 
CpdsJl Juielg Ju yo 


Dan ada sebagian ulama yg menyukai jima' pd hari dan malam jumat, sbg aplikasi dari salah satu 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3233 


takwil hadits: "Allah merahmati orang yg membersihkan dan mandi (pada hari jumat)".I2| 


Demikian juga dalam syarah Sunan At-Tirmidzy, disebutkan : 
di595 Rols : Ji89 « diy pilu Jus Jwicl dgsug . 


Dan dgn sabdanya “mandi” (pada hari jumat), yaitu memandikan seluruh badannya, dan dikatakan 
pula maknanya adalah menjima' istrinya".(3). Wallahu a'lam 


(1) Kitab Ihya' Ulumiddin Lil Ghozali, Juz 2 Hlm. 326 
(2| Ibid, Ihya", juz 2 hlm 324 
(3) Tuhfatul Ahwadziy Lil Mubaraktfuri, Juz 3 hlm 3 


Keutamaan Menggauli Istri di Hari Jum'at 


Jima' atau hubungan seks dalam pandangan Islam bukanlah hal aib dan hina yang harus dijauhi 
oleh seorang muslim yang ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Hal ini berbeda dengan 
pandangan agama lain yang menilai persetubuhan sebagai sesuatu yang hina. Bahkan, sebagian 
ajaran agama tertentu mewajibkan untuk menjauhi pernikahan dan hubungan seks guna mencapai 
derajat tinggi dalam beragama. 


Diriwayatkan dalam shahihain, dari Anas bin Malik pernah menceritakan, ada tiga orang yang 
datang ke rumah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan tentang ibadah 
beliau. Ketika diberitahukan, seolah-olah mereka saling bertukar pikiran dan saling bercakap 
bahwa mereka tidak bisa menyamai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam karena dosa beliau yang lalu 
dan akan datang sudah diampuni. Lalu salah seorang mereka bertekad akan terus-menerus shalat 
malam tanpa tidur, yang satunya bertekad akan terus berpuasa setahun penuh tanpa bolong, dan 
satunya lagi bertekad akan menjauhi wanita dengan tidak akan menikah untuk selama-lamanya. 
Kabar inipun sampai ke telinga baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliu bersabda 
kepada mereka, "Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Adapun saya, Demi Allah, 
adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di bandingkan kalian, tapi saya 
berpuasa dan juga berbuka, saya shalat (malam) dan juga tidur, serta menikahi beberapa wanita. 
Siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dari umatku." (Muttafag 'alaih) 


Bahkan dalam hadits lain disebutkan bahwa seks atau hubungan badan di jalan yang benar akan 
mendatangkan pahala besar. Diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 


A3 9d Gang II Sal, TJ SSI Gd 533 Bagi Ussl sub All Iga) L IoB Ex Las 22 533 
bala 35 JSI gd 2153 ISI AKS3 339 3 la SBI 


"Dan pada kemaluan (persetubuhan) kalian terdapat sedekah. Mereka (para sahabat) bertanya, 
'Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya lalu dia 
mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut 
disalurkan pada tempat yang haram, bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal 
tersebut diletakkan pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala." (HR. Muslim) 


Di dalam perkawinan terdapat kesempurnaan hidup, kenikmatan dan kebaikan kepada sesama.... 


Ibnul Gayyim, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Istambuli dalam Tuhfatul 'Arus, mengatakan, 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajak kepada umatnya agar melaksanakan pernikahan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3234 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


senang dengannya dan mengharapkan (padanya) suatu pahala serta sedekah bagi yang telah 
melaksanakannya. Di dalam perkawinan terdapat kesempurnaan hidup, kenikmatan dan kebaikan 
kepada sesama. Di samping itu, juga mendapatkan pahala sedekah, mampu menenangkan jiwa, 
menghilangkan pikiran kotor, menyehatkan menolak keinginan-keinginan yang buruk." 


Kesempurnaan nikmat dalam perkawinan dan jima' akan diraih oleh orang yang mencintai dan 
dengan keridiaan Rabbnya dan hanya mencari kenikmatan di sisinya serta mengharapkan 
tambahan pahala untuk memperberat timbangan kebaikannya. Oleh karena itu yang sangat 
disenangi syetan adalah memisahkan suami dari kekasihnya dan menjerumuskan keduanya ke 
dalam tindakan yang diharamkan Allah. 


Disebutkan dalam Shahih Muslim, bahwa Iblis membangun istana di atas air (tipu muslihat), 
kemudian menyebarkan istananya itu kepada manusia. Lalu iblis mendekatkan rumah mereka dan 
membesar-besarkan keinginan (hayalan) mereka. Iblis berkata, "Tidak ada perubahan kenikmatan 
sampai terjadi perzinaan'. Yang lainnya berkata, 'Aku tidak akan berpaling sampai mereka 
berpisah dari keluarganya." Maka iblis menenangkannya dan menjadikan dirinya berseru, 
'Benarlah apa yang telah engkau lakukan". 


Kenapa Iblis begitu bersemangat untuk menjerumuskan orang ke dalam perzinaan dan 
perceraian? Karena pernikahan dan berjima dalam balutan perkawinan adalah sangat dicintai 
Allah dan Rasul-Nya. Makanya hal ini sangat dibenci oleh musuh manusia. Ia selalu berusaha 
memisahkan pasangan yang berada berada dalam naungan ridla ilahi dan berusaha menghiasi 
mereka dengan segala sifat kemungkaran dan perbuatan keji serta menciptakan kejahatan di 
tengah-tengah mereka. 


Untuk itu hendaknya bagi suami-istri agar mewaspai keinginan syetan dan usahanya dalam 
memisahkan mereka berdua. Ibnul Gayim berkata dalam menta'lig hadits anjuran menikah bagi 
pemuda yang sudah ba'ah, "Setiap kenikmatan membantu terhadap kenikmatan akhirat, yaitu 
kenikmatan yang disenangi dan diridlai oleh Allah." 


Seorang suami dalam aktifitasnya bersama istrinya akan mendapatkan kenikmatan melalui dua 
arah. Pertama, dari sisi kebahagiaan suami yang merasa senang dengan hadirnya seorang istri 
sehingga perasaan dan juga penglihatannya merasakan kenikmatan tersebut. Kedua, dari segi 
sampainya kepada ridla Allah dan memberikan kenikmatan yang sempurna di akhirat. Oleh karena 
itu, sudah selayaknya bagi orang berakal untuk menggapai keduanya. Bukan sebaliknya, 
menggapai kenikmatan semu yang beresiko mendatangkan penyakit dan kesengsaraan serta 
menghilangkan kenikmatan besar baginya di akhirat. (Lihat: Ibnul @ayyim dalam Raudhatul 
Muhibbin, hal. 60) 


Jima' di hari Jum'at 


Uraian keutamaan hubungan suami istri di atas sebenarnya sudah cukup menunjukkan pahala 
besar dalam aktifitas ranjang. Lalu adakah dalil khusus yang menunjukkan keutamaan melakukan 
jima' di hari Jum'at dengan pahala yang lebih berlipat? 


Memang banyak pembicaran dan perbincangan yang mengarah ke sana bahwa seolah-olah 
malam Jum'at dan hari Jum'at adalah waktu yang cocok untuk melakukan hubungan suami-istri. 
Keduanya akan mendapatkan pahala berlipat dan memperoleh keutamaan khusus yang tidak 
didapatkan pada hari selainnya. Kesimpulan tersebut tidak bisa disalahkan karena ada beberapa 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3235 ) 


dalil pendukung yang menunjukkan keutamaan mandi janabat pada hari Jum'at. Sedangkan mandi 
janabat ada dan dilakukan setelah ada aktifitas percintaan suami-istri. 


Dari Abu Hurairah radliyallhu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : 


Gas Bai US LS An ae 9d El) Gps TS US tO el) 5 HUI Ulat dne3l Ag Jul jo 
Sa da S3 UI LS dl dell ud al yag Ups Lau G5 Lila HUI dell 3 al 
SI Getatan KISI A8 ASI 253 BB LAH US K9 duos dell 


"Barangsiapa mandi di hari Jum'at seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang 
pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barangsiapa yang datang di waktu yang kedua, maka 
ia seperti berkurban seekor sapi. Barangsiapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti 
berkurban seekor kambing gibas. Barangsiapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti 
berkurban seekor ayam. Dan barangsiapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti 
berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar (dan memulai khutbah), malaikat hadir dan ikut 
mendengarkan dzikir (khutbah).” (HR. Bukhari no. 881 Muslim no. 850). 


Para ulama memiliki ragam pendapat dalam memaknai "ghuslal janabah" (mandi janabat). 
Sebagaian mereka berpendapat bahwa mandi tersebut adalah mendi janabat sehingga 
disunnahkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya pada hari Jum'at. karena hal itu lebih 
bisa membantunya untuk menundukkan pandangannya ketika berangkat ke masjid dan lebih 
membuat jiwanya tenang serta bisa melaksanakan mandi besar pada hari tersebut. Pemahaman 
ini pernah disebutkan oleh Ibnu @udamah dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dan juga 
disebutkan oleh sekelompok ulama Tabi'in. Imam al-@urthubi berkata, "sesungguhnya dia adalah 
pendapat yang peling tepat." (Lihat: Aunul Ma'bud: 1/396 dari Maktabah Syamilah) 


Pendapat di atas juga mendapat penguat dari riwayat Aus bin Aus radliyallah 'anhu yang berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


Bab IG d G6 gb A3 Ratu All J0 US9 USS Ag cadang il 5S) Fi Jniela AKSI A9 Jul 4 
(ko439 Lzoluo ,51 diw Jac 


"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, berangkat lebih awal (ke masjid), berjalan kaki dan tidak 
berkendaraan, mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya, dan tidak berbuat lagha 
(sia-sia), maka dari setiap langkah yang ditempuhnya dia akan mendapatkan pahala puasa dan 
giyamulail setahun." (HR. Abu Dawud no. 1077, Al-Nasai no. 1364, Ibnu Majah no. 1077, dan 
Ahmad no. 15585 dan sanad hadits ini dinyatakan shahih). 


Menurut penjelasan dari Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istambuli dalam Tuhfatul 'Arus, bahwa yang 
dimaksud dengan mandi jinabat pada hadits di atas adalah melaksanakan mandi bersama istri. Ini 
mengandung makna bahwa sebelumnya mereka melaksanakan hubungan badan sehingga 
mengharuskan keduanya melaksanakan mandi. Hikmahnya, hal itu disinyalir dapat menjaga 
pandangan pada saat keluar rumah untuk menunaikan shalat Jum'at. Adapun yang dimaksud 
dengan bergegas pergi menuju ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at pada awal waktu, adalah 
untuk memperoleh kehutbah pertama. (Lihat: Tuhfatul Arus dalam Edisi Indonesia Kado 
Perkawinan, hal. 175-176). Wallahu a'lam. 


Jawaban dikutip dari artikel WAKTU TERBAIK BERCINTA 
Baca juga DALIL KESUNAHAN JIMA' MALAM JUM'AT 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3236 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/886655481357261/ 
www.fb.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/3885-figih-munakahat-jima-malam- 
jumat/929287647094044 


3934. POSISI JIMA' YANG BENAR 
PERTANYAAN : 


? Kebo Mercoet 
Assalamu'alaikum...Maaf sebelum'y kalo pertanyaan ini terlalu fulgar...Pertanyaannya 
begini...ketika suami istri melakukan jimak, bolehkah posisi sang istri berada di atas dan suami di 
bawah....Syukron. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
wa alaikumus salaam boleh, yang penting masuknya ke dalam farji istri. Wallahu a'lam. (Di) 
- kitab tafsir al gurtuby (3/88) 


yo pi GS SI Wall 2190 53 sbgll US ISI LS Wlingl9 Jl HUI 93 as CuslsYI aSd : Hull 
alu X9 « Lo « US 3 silall y£ Wu XI lo . dg-buAng duklimng OS bg ala 09 Ws! 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/929798023709673/ 
www.fb.com/notes/932409523448523 


4226. HUKUM MERINDUKAN SESEORANG BUKAN 


MAHRAM 
PERTANYAAN : 


? Vinny Priyani 

Assalammualaikum...?! Apakah rasa rindu pada orang yang bukan muhrim itu termasuk dosa? 
Kalau memang dosa apa ada solusinya? Karena rasa rindu itu datang di luar kuasa manusia, 
kalaupun bisa memilih, mungkin tidak ingin merindukannya... belajar move on 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaykumussalaam... ibnu hazam berkata dalam thugul hamamah : Tidaklah cinta itu dilarang 
dan dosa di mata manusia dan dan hukum, karena hati dalam kekuasaan Alloh azza wajalla.. 
55 AI ay gbi SI, Asu il 99 oslnu Yg Gilall 99 Sias - UJI. Uwlo Goloall Job Hd 25 us! JB 
Jas. 


2 Anake Garwane Pake, Abu Cenghood 

Adapun syahid akhirat saja... dan pembagian syahid akhirat itu banyak di antaranya adalah wanita 
yang mati saat melahirkan meski dia hamil sebab zina... dan orang yang mati karena rindu, meski 
terhadap orang yang tidak boleh diwath'i seperti (lelaki) rindu kepada amrod (mairil/cowo remaja 
guanteng), dengan syarat 'iffah (menjaga diri dari maksiat) bahkan sampai menjaga diri 
pandangan sekiranya dia berduaan dengan orang yang dicintainya maka ia tidak melewati 
batasan syariat & dengan syarat menyembunyikan kerinduannya bahkan terhadap yang 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3237 ) 


dirindukan sekalipun. Adapun khobar : "Jika salah satu dari kalian mencintai saudaranya maka 
kabarkanlah kepadanya", maka diarahkan kepada selain malarindu. Betapa eloknya perkataan 
sebagian penyair : 

KAFA ALMUHIBBIINA ADZAABUHUM"TALLOHI LAA ADZDZABATHUM BA'DAHAA SA@OR 
(cukuplah bagi para pecinta adzab mereka di dunia “ demi Allah neraka sagor takkan menyiksa 
setelah adzab dunia), 

BAL JANNATUL KHULDI MAWAHUM MUZAKHROFAH"YUN'AMUNA BIHA HA@AON BIMAA SHOBARU 
(akan tetap surga khuldi yang dihias tempat mereka “ mereka benar-benar mendapat nikmat di 
dalamnya sebab kesabaran mereka). 


Ball sala dl Wgaar bis ad Enas sll ye sei dal La ay 5 s0 ag cew al Lal gl Kits Cuallg 
244 1 55 SBI sal sni le SSI dal oaK0 US SIS la 5 Ling 


Aplikasi rindu kayak gimana seng haram niku ? yang haram bukan rindunya, tapi pelampiasan 
rindunya yang bisa ada yang haram misalnya berciuman bibir dengan pacarnya, dan ada yang 
halal seperti berciuman bibir dengan istrinya. Wallahu a'lam.(DA) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/944282458927896 
www.fb.com/notes/4226/958293260860149 


4264. HUKUM PEREMPUAN JIMA' DENGAN HEWAN 
PERTANYAAN : 


2 Kaka Risna 

Assalaamu'alaikum.. mohon pencerahannya tentang contoh kasus di bawah ini : jika seorang 
wanita bersetubuh dengan hewan seperti Kambing/anjeng/kuda dsb, apakah harem tsb wajib 
mandi junub ? mohon disertakan ibarohnya.. suwun, wassalaamu'aalaikum 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 
Wa alaikum salaam. Bersetubuh dengan hewan hukumnya haram. Namun jika dilanggar wanita 
tersebut tetap wajib mandi. (Roudoh... bab yang mewajibkan mandi). 


law» US BSI 99 itall 38 Lay633 , Elon lol . JlINS « lal sayo wa9 « Ulall : Jis 
Kuy como gl 9 em gl oat edi gl e Jay on le lady» gl « dnuga gl «BL ol R3 9d Kue 

X9 0 H3 gal Is JI leg gala « Luollg « dagall S3 aib « k23 Jan 5S SL BL lc 
mani ale Md gol Uno! Ju bole Ly . 


2 Mas hamzah 
Sedikit tarjim dari ta'bir di atas 


gmallg « cuallg « dougall SS cs «lea Jaa SSS SL BL ll ale Kunug 


Dan wajib mandi atas perempuan sebab masuknya dzakar mana saja kedalam farjinya hingga 
dzakarnya HEWAN, mayyit dan anak kecil. Wallohu a'lam bis showab (NN) 
Keterangan serupa dari kitab kifayatul akhyar (1/40) : 


Susall3 pall3 dongall S3 SIS La )3 98 J5n S3 Sh al jall ade Lah Lu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3238 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/954668364555972/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965813373441471 


0132. Mengucapkan Salam Kepada Lawan Jenis 
PERTANYAAN : 
Secercah Harapan 


Bagaimana hukum pria uluk salam kepada wanita bukan mahrom dan bagaimana pula hukum 
menjawabnya ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


1. Antar lawan jenis yang terdapat hubungan suami istri. Karena hubungan di antara keduanya 
adalah legal, maka berucap salam di antara keduanya diperbolehkan. Bahkan, sunah untuk 
memulai salam dan wajib dalam menjawabnya, karena ada anjuran untuk menjaga keharmonisan 
di antara keduanya. 


2. Antar lawan jenis yang terdapat hubungan mahram (keharaman menikah di antara keduanya 
karena hubungan kekerabatan, sesusuan atau besanan). Dianjurkan ucapan salam di antara 
keduanya, sunah memulai salam, dan wajib menjawabnya. 


3. Antar lawan jenis ajnaby — ajnabiyyah, akan tetapi salah satu pihak berusia lanjut ('ajuz). 
Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd radliyallahu anhu, dia berkata, "Ada seorang wanita tua yang 
memunguti batang talas dan memasukkannya dalam tempayan, lalu membuat tepung dari 
gandum. Seusai salat Jum'at, kami berucap salam kepadanya dan dia menyuguhkan makanan itu 
pada kami,” (HR. Bukhari) 


4. Antar lawan jenis ajnaby - ajnabiyyah, akan tetapi salah satu pihak adalah sekumpulan orang. 
Yakni antara satu orang lelaki ajnabiy dan sekumpulan wanita ajnabiyyah. Atau sebaliknya, antara 
satu orang wanita ajnabiyyah dan sekumpulan lelaki ajnabiy, dengan syarat aman dari potensi 
fitnah. Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid radliyallahu anha, dia berkata, "Rasulullah Saw lewat di 
depan kami beserta para perempuan, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami,” (HR. Abu 
Dawud) 


5. Ucapan salam lelaki ajnaby kepada wanita ajnabiyyah di hadapan mahram dari wanita tersebut. 
Hal ini diperbolehkan, sebagaimana dituturkan Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim. 


Perincian hukum di atas adalah ketika salam diucapkan secara langsung atau face to face. 
Bagaimana jika ucapan salam antar lelaki ajnabiy dan wanita ajnabiyyah dilakukan melaui media 
tulisan atau titipan melalui orang lain? Dalam referensi Syafi'iyyah dipaparkan, bahwasanya 
disunahkan berucap salam lewat tulisan atau titipan kepada seseorang yang dianjurkan (masyru") 
untuk diucapi salam secara langsung. Dan, sebagaimana paparan sebelumnya, ucapan salam 
antar lawan jenis ajnabiy — ajnabiyyah adalah bukan sesuatu yang dianjurkan, akan tetapi makruh 
bagi lelaki, dan haram bagi wanita. 


Hanya saja, terdapat penjelasan secara sharih atau tekstual dari kalangan madzhab Hanbali, 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3239 ) 


seperti dalam Kasysyaf al-@ina', bahwa seorang lelaki yang menitipkan salam kepada wanita 
ajnabiyyah tidaklah mengapa. Karena dalam salam tersebut terdapat kemaslahatan (yakni 
kandungan doa) dengan pertimbangan ketiadaan sisi negatif yang berupa fitnah atau potensi zina 
dan pendahuluannya. Demikian referensi figh klasik memaparkan. Namun, dalam penerapan 
keseharian, hendaklah diperhatikan kemungkinan sisi negatif yang bakal ditimbulkan. Apalagi di 
zaman teknologi komunikasi yang serba canggih ini, sisi negatif akan lebih banyak merongrong 
interaksi antar lawan jenis. Sedangkan kaedah figh menyatakan bahwa dar'ul mafasid mugaddam 
'ala jalb al-mashalih, mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari mengakomodir 
kemaslahatan. 


Referensi: 


1.As-Sayyid Abu Bakar al-Bakriy bin Muhammad Syatha, 'anah at-Thalibin, Surabaya: Al- 
Haramain, tt. 


2.Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmi' Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Darul 
Kutub al-Ilmiyah, 2002. 


3.Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Adzkar, Surabaya: Al-Hidayah, tt. 
4.Muhammad bin 'Alan, Al-Futihat ar-Rabbaniyyah, Beirut: Dar al-Fikr, tt. 


5.As-Sayyid “Alawiy bin Ahmad as-Saggaf, Fath al-Allam fi Ahkam al-Salam, dalam Sab'ah Kutub 
Mufidah, Surabaya: Al-Hidayah, tt. 


6.Muhammad Abdurrahman bin Abdirrahman al-Mubarakfuriy, Tuhfah al-Ahwadziy, Beirut: Darul 
Fikr, 


0157. HUKUM JABAT TANGAN NON MAHROM 
PERTANYAAN : 
D'java Areta 


Assalamualaikum. Mohon pencerahannya kepada sesepuh piss ktb terutama para admin gmn 
hukumnya laki-laki yang bersentuhan dengan wanita yang bukan maghromnya ataupun 
sebaliknya?? silahkan dipon kupas,, 


JAWABAN : 

Nur Hasyim S. Anam 

Jabat tangan lain jenis haram. Bersentuhan dalam pengobatan boleh. Baca fathul gorib 
Mbah Jenggot 


Berikut Ta bir yang memperbolehkan melihat /menyentuh laen jenis karena ada hajat, dengan 
syarat harus ada mahrom yang menemani, tidak ada dokter yang tunggal jenis dll. 


B2 2 lala an Tb dead 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3240 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


VEEAN Je J3 Jl pr & beptay PAN oa DUS KS) ad AeelalIy Talomdly Anak yally jail 48 Ml HLgiag 
Ska AI nj AN ag lo WAS alelay Jeng Ita 04 VI Jend! JI LA J3 jr ay emil Ia OX 
SP A9 TSI BEI Kat PES Ibr MIN elly org II BSI 3 SIS Ao Jo PAN Gel al 23 Lal 

gina C3 Lag Gamal BALAS Nas gl lb Coli Sl oya danang SAY ja LLA JW PLAY! danny ASI pts sliasYI Alus 
SEM Uganag TES Ama LL AI 0G Ob DUS: Sam IS JB ISU Aaja eng Ode pad! II PI G9 Amma PSI 3 L 
OP HI 2 aa pd BUS ja Torlab Ode yaml Il II yaaa HAdyda ASUH 3 Alia Ily SSI 3 ary Seal 

:39-41 


#lat Jeng Sales Jelas Bh da PPAS al Eli L HN Terloi N Kalem Jamil all Pad csi Olelay 
cra dgan aa at ME OA Ody dnSS MS ya Wal pie bing JB OT II ega ena dl AU Jon) Sales Ja 3 
PSG HAL ad Gaya P peluna Cgnad Radra BIA 3 pia Ai Coil CL Radura 2 yng ga Raa3 Jl eluma dpr y pa LA3 Yy 

Gg Hendkle3 BSI peni alats2 VI AAL 9) —l BS alan (sir Sp puad pelana ppm SAS BL AU Gal ad Gal ya 
oyagy ea) Gala de yak MEN Mob AS Je Ular PPA padi Am SAY Ui (di ai 

SER plemny Ugal Gaon BIS deng jd Jt pala Land pa Jl 3 aya SU) da NY ya dpan aah IS sa, 

Lal PS eluahi OI Jarot L YI, 
Dari 4 madzhab semua mengharamkan jabat tangan pria-wanita non mahrom,berikut ta birnya 
1). Madzhab Hanafiyah 
(333 1 3g) — Sai pl sal NA ee LP 
ala, JB OS Of Inilah yel YG Nyesel Oppa SS ISI Iilny Bpgb m3 Sd Bg 2 alga pu Um lal, 
ata Je OS Ol ses LS Of Imslal JEYY ca N 
2). Madzhab Malikiyah 
(279 pp 1g) seal rd de LI Red 


Pa 


om Ie JU, sak SA Jar om Oo ea Kla Soe Lai Ker Gel AI Ja ndllan ji U, 
OIL el te At gili La Ja Ig Kdi JB ayal any ale Ai lo Vip PA Vanila . 


3). Madzhab Syafi'iyyah 


A13 10 5) — Ab Ie as Il 


Lc. og89 0. o Ie 00 3 B8 Ie 
ya Die Jika aa Kan Vopio a Teng Il Tp SS Op Jl Coin SI As af Tndtlan yi 


Ie 2. 3 329 —e 


ap HA Gala ICS Sa pai Jon SAN ia pa Kia Up Bah yA 
4). Madzhab Hambaliyah 


(239 21 ay SI AI (UYA GAY! 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3241 


kader VI II ld Ilanla 227 | Upale pel Ol Leake oo) Jery de Rel Kenakan Ol ALE Ras VI STAN Aosilan 3 £ Yy 
20pal pay Foelaall & pb Y Al Wlajla. 


Kesimpulan : 


1. Hukum jabat tangan antar lawan jenis secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil 
atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negativ (syahwat dan fitnah). 


2. Hukum jabat tangan antar lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan dan 
penutup sejenisnya, berhukum jawaz asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah. 


Raden Mas LeyehLeyeh 


Tambahan hukum berjabat tangan dengan orang tua. Hukum berjabat tangan baik antara 
perempuan muda dengan laki-laki tua, laki-laki muda dengan perempuan tua, perempuan tua 
dengan laki-laki tua haram menurut syafi'iyah dan malikiyah. Boleh menurut hanafiyah dan 
hanabilah (Mausu'ah Fighiyyah 37/359). 


Sebagaimana dimaklumi persentuhan ini menurut versi yang membolehkan hanya jika tidak 
disertai syahwat. Seandainya kita hendak beralih madzhab dengan memilih halal berjabat tangan 
dengan orang tua maka tentunya harus mengetahui detail persoalan dalam perspektif madzhab 
tersebut. Ambillah contoh madzhab hanafi. 'Ajuuz dalam hanafiyah diistilahkan dengan "kabir 
ma'mun minasy syahwat" alias orang tua yang terjaga dari disyahwati (Ibnu Najim al-Hanafi dalam 
Bahr al-Ra-ig 8/219). Berkata Ibnu "Abidin, yang dikehendaki syahwat dalam permasalahan 
melihat dan menyentuh adalah: 


2 Bagi laki-laki : condongnya hati di mana terkadang organ vitalnya ikut bereaksi. Menurut gaul 
lain (dan inilah yang mu'tamad) cukup dengan condongnya hati tanpa embel2 ikut bereaksinya 
organ vital pria. Lalu oleh Abdul Ghani dijelaskan: maksud dari tanpa ada syahwat seperti halnya 
kita memandang ajnabi/ajnabiyah seolah sama saja dengan memandang putra-putri kandung kita. 


» Bagi wanita: tergeraknya hati dalam artian ada gelagat menikmati jbt tangan itu. (Hasyiyah Ibnu 
"Abidin 1/407 & 3/33). 


Kesimpulannya: masih diperbolehkan berjabat tangan dengan orang tua dengan mengikuti 
madzhab hanafi/hanbali. dengan memandang kriteria syahwat yang ketat di atas tentunya yang 
dimaksud orang tua di sini adalah kakek/nenek tua renta. Bukan bapak-bapak separuh baya. 


Bersalaman dengan anak kecil. 


Hukumnya boleh menurut hanafiyah, hanabilah, syafi'iyah dalam gaul ashah, dan malikiyah 
dengan definisi tersendiri tentang 'anak kecil. Sebagaimana dimaklumi kebolehan ini terlaku jika 
tidak disertai syahwat. (al-Mausu'ah al-Fighiyyah 37/360-361, Bujairumi 'ala Khatib 4/119-120). 


(by Gus Umam Zein @ Older version PISS-KTB | 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3242 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3830. DISKUSI SEPUTAR MUSHOFAHAH DAN CIUM 
TANGAN 
PERTANYAAN : 


Mari kita bermudzakaroh, hukumnya mushofahah atau bersalaman cium tangan ? (Yusuf Abi). 
JAWABAN : 


Mushofahah (bersalaman) sambil membungkukkan badan diperbolehkan selama tidak mencapai 
posisi sebagaimana orang ruku' ketika sholat (bila mencapai posisi ruku' maka hukumnya makruh 
namun tidak sampai haram apalagi syirik). Bahkan menurut Al-Hafidz Al-'lrogi mencium tangan 
atau kaki orang orang mulia dengan maksud tabarruk merupakan perbuatan baik dan terpuji 
berdasarkan tujuan dan niatnya. Wallahu A'lam. 


Lihat artikel yang berkaitan dengan masalah ini : 
1322. ETIKA : DALIL MENCIUM TANGAN HABAIB, ULAMA, KYAI DAN USTADZ 
1154. MASALAH SYATTA : MENCIUM TANGAN PEJABAT 


Sebagaimana kita ketahui dan juga setelah membaca kedua dokumen di atas bahwa hukum 
mencium tangan dapat kita bagi menjadi dua hukum : 
1. Mencium tangan seseorang karena dunianya, ataupun pangkatnya, seperti halnya pejabat 
(gubernur bupati, dsb), orang orang kaya dan sebagainya hukumnya makruh 
2. Mencium tangan seseorang karena akhiratnya, dan sebagainya, seperti para 'alim, guru dan 
para kerabat yang lebih tua adalah sunnah dan dianjurkan 
Referensi detailnya silakan klik kedua artikel di atas. 


MUDZAKAROH : 


2 Yusuf Abi 
Seakan akan cium tangan ada yang direndahkan. Budaya cium tangan dari kerajaan kerajaan 
yang ada di Indonesia. Faidahnya adalah : 

1. Agar tidak menjadikannya kebiasaan yangmenjadikan seorang 'alim bertabia mengulurkan 
tangannya kepada murid-muridnya, yang kemudian menjadi tabiat (simurid) untuk 
bertabarruk dengannya. Karena Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam meskipun tangan beliau 
dicium para shahabat, maka kejadian itu sangatlah jarang. Jika demikian,maka tidak 
diperbolehkan menjadikan hal itusebagai sunnah yang dilakukan secara terus-menerus 
sebagaimana diketahui dalam kaidah fighiyyah. 

2. Agar tidak membiarkan hal menjadi kesombongan seorang “alim kepada yang lainnya dan 
pandangannya terhadap dirinya sendiri sebagaimana hal itu terjadi pada sebagian masyaikh 
saat ini. 


Amat Al AS £ AMI pagi pliil Yg le yaa sang Y ISA. 09 7AI Aniag gLalall dang dalil | Ball gl) gi al 3) ay Jati Jua YI 
Wdadle Bay UM, JS0 Yo doa Juga, 


Jawaban:“Mencium tangan ayah atau ibu itu dibolehkan oleh sebagian ulama dan dilarang oleh 
sebagian ulama yang lain. Merundukkan badan yang terjadisaat mencium tangan ortu itu tidak 
bisa disebut sebagai merendahkan diri dan membungkuk(baca: ruku) kepada selain Allah karena 
pelakunya tidak meniatkan dengan hal tersebut sebagai ruku kepada selain Allah" 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3243 


ag gl, Gaal IN ag Janin abal! Jal Kam ebi, 2S giay Jalil AlaYIS 5 pama Banua! 38 Ad) Jati J1 Jia La layu 
Kalla. Kp IV ghe ASI MEA | Sin Jom Last Ig Jos kaset ia, SY alos, Ida leh . 


Imam Malik mengatakan, “Sesungguhnya cium tangan itu adalah sujud kecil-kecilan”. ImamSyafii 
juga melarang cium tangan. Namun sebagian ulama membolehkan cium tangan ortu atau cium 
tangan ulama. Namun yang lebih baik adalah meninggalkan hal tersebut karena Allah.Cium dahi 
ibu atau ayah (sebagai bentuk penghormatan) itulah yang lebih afdhol dan tidak mengapa untuk 
dilakukan” 


Fatwa ini dikutip dari buku Fatawa Samahatus Syeikh Abdullah bin Humaid hal 256 dengan nomor 
fatwa di buku tersebut 272 


Cium tagan posisi tubuh bungkuk atau ruku tidak boleh, ruku dan sujud hanya kepada Alloh. Dari 
Anas bin Malik R.A, bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah S.A.W, "Ya 
Rasulullah, apabila ada di antara kami bertemu saudara atau kawan, bolehkah ia membongkok 
dirinya terhadapnya sebagai tanda hormat ? " Rasulullah S.A.W menjawab: "tidak" Orang itu 
bertanya lagi: "Boleh dia dipeluk dan dicium? "Rasulullah S.A.W menjawab: "tidak." Orang itu 
bertanya lagi: "Bolehkah memegang tangan lalu menjabat tangannya? "Rasulullah S.A.W 
menjawab: "Benar."(Hadith riwayat At-Tirmidzi berstatus Hasan). 


2 Abdullah Afif 

Dalam kitab Asnaa al-Mathaalib 1!1/114 disebutkan : Dan disunahkan mencium tangan orang yang 
masih hidup karena kebaikannya dan sejenisnya yang tergolong kebaikan-kebaikan yang bersifat 
'“diniyyah' (agama), kealimannya, kemuliaannya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat 
pada baginda nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam dalam hadits riwayat Abu Daud dan 
lainnya dengan sanad hadits yang shahih. Baca : 


sal R0 dai Gta CS LS 3 3 de HS Tu 2333 30 03313 Dila GE ag Ju LS 
@Syowo Silab 05163 sgl5 gol O195 lo akwg ale AVI alan 


Dan dimakruhkan mencium tangan seseorang karena kekayaannya atau lainnya yang bersifat 
duniawi seperti lantaran butuh dan hajatnya pada orang yang memiliki harta dunia berdasarkan 
hadits “Barangsiapa merendahkan hati pada orang kaya karena kekayaannya hilanglah 2/3 
agamanya : 


Hi D3 ole Ca gulai UP A5 kl dal Sic didl5 99 GS ga dl oasil Y2 2959 ole es 0519 


2 Yusuf Abi 
Anas r.a meriwayatkan: 


Sly Iaalka Uiye OA NA lt ganda JAN 2G jintan gl € gISI Bata gl Lagy mad) Sakiti gl 


"Maksudnya: “Bahawa para sahabat Nabi SAW apabila bertemu mereka bersalam-salaman dan 
apabila pulang dari safar (perjalanan jauh)mereka berpeluk-pelukan”. Hadis shohih riwayat Al- 
Tobrani. 


Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawaAisyah r.a berkata: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3242 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SA RS ag Ul Iko UM ola gaada Utuledla IY xel La pp Ul Sale pe ga sana SA pang IA (Op UM lt gala Se 
Lagis Aloe lu adal leg II 5 clay Masa 31 3 alan SN. 


"Maksudnya: “Demi Allah! Rasulullah SAW tidak pernah mengambil wanita melainkan apa yang 
diperintahkan Allah Taala ke atasnya dan tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan 
wanita (bukan mahram), dan apabila berbai'ah baginda SAW akan berkata: Sesungguhnya aku 
telah berbai'ah dengan kamu secara percakapan sahaja” 


Pendapat ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ma'gal bin Yasaar: 
Yu Ban Ro Jos laa sala Lay maa S5) Hay Jo daa La YM JA" lo Was lia sllu. 


Maksudnya: Jika seorang dari pada kamu dicucuk kepalanya dengan jarum daripada besi lebih 
baik baginya daripada bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya (mahram). Hadis 
riwayat Al-Tobrani dan Al-Baihagi. 


2 Abdullah Afif 
Hadits ini tidak ada kaitaannya dengan cium tangan mas... 


la R3 yag UA Ok, la cl4 gala Uisule Ala IY yel Lap UI Sala gal aa SA ya Wa (Jk Mala suda Sa 
Layis Ala Sl a83 Leo JSI IS elu Naah 11 Sd alan SD "Yu an 33 Ola Jim sasa Lay mama SL) Jay II 
SAYA La ji YisJla" ole Was ji seng. 


Para shahabat mencium tangan Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam 
1. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya juz 8 halaman 372 hadits nomor 4750 
aan GE AU san gl HIS Gl da8 Ul LE all yul Up KASI NE GE Ny CE Jua Up Ios0 USS 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Yazid dari Abdurrahman bin Abu 
Lailai dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah mencium tangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


2. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunannya juz 4 halaman 524 hadits nomor 5225 


s5 US Ul Mrs adl ul yo yes MS Ul SL) sal La Na iss 2d5 Wira yag us Sos ida 
Ong lib88 -alwg aule AUI slam sll yo - wisy - Lgiag JB Ara ,S39 dia. 


Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami 
Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ziyad bahwa 'Abdurrahman bin 
Abu Laila menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya...lalu ia 
menyebutkan kisahnya. Ia berkata, "Kami mendekat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu 
kami mencium tangannya. 


Diriwayatkan bahwa Imam Malik tidak menyukai cium tangan.... 


Dijelaskan dalam Kitab 'Aunul Ma'bud, syarh Sunan Abu Dawud juz 14 halaman 90, mengutip dari 
penjelasan al hafizh Al-Mundziri, bahwa maksudnya jika dilakukan dengan alasan takabbur dan 
ta'zhim, tapi jika dilakukan dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah karena agamanya, 
ilmunya atau kemuliannya maka itu diperbolehkan. Teks selengkapnya sbb: 


al ubail ul J8 ISI lo 4 dls Je3 yo abisilla LSI Ang ade cl ISI Hlo Lg, losl S 231 JB3 
sis dub Aid gl ad ol ad WII ll Will a59 ale 390 SU J lo dida y0 Lu gl Ag2g 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3245 ) 


2959 yo Aguiul gl colok gl Lal lawas SS yo US log WI adl UH ala 9 le AI ala yul Jutig 
sgm 8 Sl 


2 Rizalullah Santrialit 
Abi Yusuf Pendapat ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ma'gal bin 
Yasaar: 


Yo dan A5 Jus LaaSa sada Lay maya Sh) ay Ty says Lagi Yin JA" ole Ulas Jaana. 


Maksudnya: Jika seorang daripada kamu dicucuk kepalanya dengan jarum daripada besi lebih 
baik baginya daripada bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya (mahram). Hadis 
riwayat Al-Tobrani dan Al-Baihagi. 

Kenapa iv -- dima'nai "bersalaman" ? 


Al hafidz Al-Mundziri dalam At-Targhib 


lemolg Ayi YL dglJI y0g Sol yo ud silly wow LAS 9d Lug jl 93 All Kill 0,5 85, 
Ad Isi NX Al yol LSi0 Sio s5 3 Ul yo yaS ilos gl wake Wolio Lu 58 Ja) 53 YG #CudDu Gula. 
san 


Hadits diatas bukan untuk "haram salaman" , tapi untuk hukum kholwah dengan ajnabiyah dan 
lams ajnabiyah 


Dalam Majma'u Al-Zawaa-id 
salgadl guiog Mgl Jl goo 
XS bo day saudi SIG sll dalJlg Ill": JB - alug Ule AUl so - Jl gw) 0S Folol yul uc 
ASip a33 Ul yo s3 blom gl Kuku Lilallio Ly j8 Ja) an 3 UNI login ul Jas NI il ob Ja, 
| d Jas Y di yol USi0" 
Gado M9 «Ia BS D9 «SA 3 ya MS A9 « mula og) . 


2 Abdullah Afif 
O ya di atas dikatakan bahwa Imam Syafi'i melarang cium tangan.: 

3 Yuka Uiilir, saia 
ini sumbernya dari mana... ? Sementara Imam Nawawi dari kalangan Madzhab Syafi'i 
berpendapat mustahab (lihat Kitab Majmu', Syarh Muhadzdzab juz 4 halaman 636) 


2 Yusuf Abi 

Mbah, ini terjadi pada masa persiden Soekarno, kunjungan ke Jepang beliau didampingi mentri 
agama, menteri agama tidak membungkukkan tubuhnya, dikarenakn posisi bungkuk posisi ruku"', 
kita tau sendiri posisi ruku dan sujud hanya kepada Alloh, afwan. 


2 Abdullah Afif 
Itu bukan berkaitan dengan cium tangan mas.... Judul diatas:hukumnya mushopahah atau 
bersalaman ciun tangan,? 


2 Mbah Jenggot II 
Mang Abi, pertanyaan saya tidak berkaitan dengan pak Karno, saya hanya menanyakan apakah 
membungkuk didekat manusia mutlak haram ? 


» Rizalullah Santrialit 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3246 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam figh ada istilah ruku' ada istilah inhina , tidak selalu posisi membungkuk dikatakan Ruku'.O 
ya diatas dikatakan bahwa Imam Syafi'i melarang cium tangan. Ini sumbernya dari mana....? 
Sumber aslinya : http://islamlight.net/alhomaid/index2.php 
Isinya dinukil ustadz Zaris, pemilik "Tegar diatas sunah" : http://ustadzaris.com/hukum- 
sungkeman. 
TETANGGA !!! (Wahabi : edition) | 

mood! Wlduc xp asu SNI AluA8 RS90 


2 Yusuf Abi 
Untuk ikhtiat, bisa ke arah musyrik, haram, begitu pun seperti posisi mencium tangan tidak sadar 
tubuh menjadi ruku. 


? Mbah Jenggot II 

Mang abi, Jadi membungkuk didekat manusia mutlak haram ya? Kalo ada dokter membungkuk 
mau nyuntik pasien juga haram ya? He...he.. Ibarot yg anda sampaikan rancu. Monggo ditanggapi 
respon yai Afif dan kang Ical Rizaldysantrialit. Saya cukup nyimak saja. 


2 Abdullah Afif 
Kalau ta'bir Mughnil Muhtaj ini memasukkan dokter ketika nyuntik nggak Mbah Jenggot II 
ueldl yo as! JI loo yel Ksi5 0 Su9 


2 Mbah Jenggot II 
Kadose Mboten yi, sebab tujuanya bukan inhinak tapi nyuntik 


2 Abdullah Afif 
Kalau ta'bir Mausu'ah ini cukup shorih Mbah Jenggot II 


Y dell aer Il dad ai la, A 3 Bia anes elakil Jb 
Sid sewu LSI , elS do 3 A9 Y ,4S 


2 Mbah Jenggot II 
Njeh yai Abdullah Afif sebab wonten mriku wonten unsur pengagungan. 


2 Rizalullah Santrialit 
Kalau sakral, bagaimana anda memahami ayat berikut ? Al-Bagoroh ayat 34 


UII 90 US9 21Sisulg ul yaaah AI Igo AN goal ASIA Ll SI 9 
Sujud seperti apa dan dgn maksud apa ? lihat tafsir Al-Baghowi 


(Losouul ) Jg3g (25JI- 30)" Ugal ag All mud": Jl Ugal SI all 2105 R0 dil a13 
eh « uS3 pol Jliol Jag 50 Al dell ito yo.sig distal ado pd 0S pom ol d3 yAG3 A3 
100 ) "Iss Ol9 59" d9 52 JI 33 Lega d9SI d 95 Bol dg N Aaoi9 pulas d gauw - 
Dll d3 Jul AN cbs lala slisuNl US loil LS)NI dc angll 59 M3 LS J9 (gu 

Tapi pembahasan terlalu melebar, kembali ke laptop... 


Hukum mushofahah menurut madzhab Syafi'i dan lintas madzhab empat silahkan kesini : 
ds al Ja Jl ds3luao 
coli mac all A30 AS 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3247 ) 


Catatan : 

Kami tidak mampu mentarjih hadits dan hukum didalamnya sendiri , yang kami lakukan adalah 
mengutip ulama' kredibel dengan pangkat mujtahid tarjih sekelas Imam Nawawi dan lain lain, dan 
hukum figihnya menurut Imam madzhab dan ashabnya yang termaktub dalam kitab-kitab 
mu'tabaroh. 


2 Yusuf Abi : Menyuntik posisi membungkuk terus lihat aurat, ,pasiennya istri tdk ada makhrom, 
hehe 

2 Abdullah Afif : Itu bukan membungkuknya mas, tapi lihat aurotnya 

2 Yusuf Abi : Imam Maliki berkata ritual musopahah adalah sujud kecil kecilan 


2 Abdullah Afif 
Itu bukan perkataan Imam Malik , tapi perkataan Imam Sulaiman Bin Harb (lihat kitab Al-Wara' juz 
1 halaman 144, karya Imam Ahmad) 


Sao rona Ja JII Sg Jani 103 Up uloaku JB :JB old yubll yul an Jl Mc uc 
Musofahah itu artinya jabat tangan lho 


2 Yusuf Abi : Intinya penghormatan 

2 Abdullah Afif : Musopahah - penghormatan, kata siapa .... ? 

2 Yusuf Abi : Musopahah bagian dari ma'na shilaturahmi, saling memulyakan, ikrom 

» Rizalullah Santrialit : yang mau anda pakai yang mana ? mushofahah - sujud kecil-kecilan atau 
mushofahah - ikrom ? 

2 Yusuf Abi : Tujuan musopahah bersalaman: memper erat, meperkuat silaturahim, 
menyambungkn kasih sayang Alloh, saling menduakan, saling trasfer energi motifasi 


2 Abdullah Afif 
Hukum membungkukkan badan diluar madzhab Syafi'i. Dalam kitab al Fawakihuddawani 'ala 
Risalati Ibn Abi Zaid al Gairawani (Kitab Malikiyyah) juz 8 halaman 296: 


dell ES 3S all ka D BI eU 5334 dala JA s3 


Sebagian ulama berfatwa bolehnya membungkukkan badan jika tidak sampai pada batas rukuk 
syar'iy 
Dan dalam Kitab Ghidzaa ul Albab Syarh Manzhumatil Adab (Kitab Hanabilah) juz 1 halaman 256: 


SY SSI Sena a Jay ala sela elsab asal si dls se AN a33 


Telah berlalu dalam Al-Aadaabul-Kubra dari Abul-Ma'aaliy bahwasannya penghormatan dengan 
membungkukkan punggung diperbolehkan. Ada yang mengatakan itu merupakan sujudnya 
Malaikat terhadap Nabi Adam 


2 Abi Yusuf 

Dari Anas bin Malik R.A, bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah S.A.W, "Ya 
Rasulullah, apabila ada di antara kami bertemu saudara atau kawan, bolehkah ia membongkok 
dirinya terhadapnya sebagai tanda hormat?" Rasulullah S.A.W menjawab: "tidak" Orang itu 
bertanya lagi: "Boleh dia dipeluk dan dicium? "Rasulullah S.A.W menjawab: "tidak." Orang itu 
bertanya lagi: "Bolehkah memegang tangan lalu menjabat tangannya? "Rasulullah S.A.W 
menjawab: "Benar." (Hadith riwayat At-Tirmidzi berstatusHassan). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(32458 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tanggapan kami : 
Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitab Sunannya juz 5 halaman 75 hadits 
nomor 2728 beliau menghasankankanya 


Berikut sanad dan matannya: 


bo Ja Jl WI gay L : Jap JB JB Ill ex yail 00 WI uc xp Abis Lousl AU Mc bouSl gw Wira 
gal JB ami JB £ abSluoag oxy SSLSI JGA JET arag Wo jibal JS X JBL J sial au Ol os sal 
Ca Cas 1d Guc 


Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab sunannya juz 2 halaman 1220 
hadits nomor 3702 


Berikut sanad dan matannya : 


JB lo 1 yah 1S gungamall 0S Jl M0 Ly Ulis Spb Us 405 US &S3 Lido . so20 Ly ale lia 
S Lugy lucy diloal UB. (CN) JUS pasal Lesu pumul dil Jom L Us 


Catatan: 
Al-Hafidz Al-'Irogi dalam tahkrij hadits Ihya juz 4 halaman 433 mengatakan bahwasanya hadits 
diatas didho'ifkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihagi 


Berikut teks selengkapnya: 


JET "JBS Lusay Lucas Jadid 1 JB" "JBS yess Uus sial il Jaa ? yail Ca ! 
sigallg sol dis. lo alg Giwng Soil Anal "1" Ai " JBS luas luas gila. 


Syeikh Syu'eib Al-Arnauth dalam ta'liynya atas Musnad Ahmad (juz 3 halaman 265 hadits nomor 
13067) mengatakan bahwa sanad hadits tersebut adalah dho'if 


Berikut teks selengkapnya: 


JB JB Sllo 0g yail W JB ago AI ac up lis Li dgleo v4 9.50 W ul yadian adil uc lis 
alitu9 d0 silih JB alug le AJI sda Al Jguay J3 JBL gina Rarxo oil basi All Jaw, b: J5, 
Sea dolisul bgi NI Cum Saliela ul asi JB asia JB Y JB 


Kenapa sanadnya dho'if ? Karena ada rawi yang bernama Hanzholah. Imam Baihagi dalam Kitab 
Sunan Kubro juz 7 halaman 100 menjelaskan: 


33 Gta 03 2838 G3 Gal SI Skl MS yy 238 Gi NE : gal gal Un Sal Gusi Ll3 
a33 Ill Cy yail Cam JB AU ane Ep alis Lis 95 Cy SlaS biss guJJI gol USS gia) Up Aga 
JB Slkasy luas Aib : dB»: JB Sail ISI sasa luasg susah dl Jaa & : JS JB ais Al :« 
SS Si BSI 8 JS9 Swt Abis 4 Sah Ig Lah «asi »: JB “luas les GIlng3 : JB « 

Jel ala db uSY Ulu. 


Imam Bukhori dalam kitab Adhdhu'afa Ashshaghier halaman 39 menerangkan: 


SBI AMI Un IS MIS S9) Ops Umi US Un mol 99 gg gungnaall mn Jl nc gol MUI Sue udin 
Dis 9 0g sae lets ol ola aa Jo sell ama ok orang ng 


2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3249 ) 


Imam Hafidz Al-Iragi Ra. berkata : Mencium badan, tangan atau kaki orang-orang yang dianggap 
mulia dengan maksud mendapatkan berkah, adalah perbuatan baik dan terpuji berdasarkan tujuan 
dan niatnya. Bughyah Al-Mustarsyidin hal 296 : 


Jie 39a30 m3 Aelol CU Sal3 JA 2153 ada Wo l SNI Jut3 : sIlbelI BT G3 
al al Kos, 


Kesimpulan : Mushofahah (bersalaman) sambil membungkukkan badan diperbolehkan selama 
tidak mencapai posisi sebagaimana orang ruku' ketika sholat (bila mencapai posisi ruku' maka 
hukumnya makruh namun tidak sampai haram apalagi syirik). Bahkan menurut Al-Hafidz Al-'Irogi 
mencium tangan atau kaki orang orang mulia dengan maksud tabarruk merupakan perbuatan baik 
dan terpuji berdasarkan tujuan dan niatnya. Wallahu A'lam 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/881017591921050/ 


0172. Hukum Telepon dan Sms dengan Non Mahram 
PERTANYAAN : 
Athoillah Alawiyyin 


Assalamualaikum..... ustadz dan ustadzah saya mau tanya perihal hukum sms dan telfon laki-laki 
dan perempuan yang bukan muhrim tanpa keperluan (hanya bosa-basi atau ngobrol), itu 
diperbolehkan apa termasuk kholwah atau berduaan, tolong kalau bisa diberi sumber, dan kalau 
pertanyaan ini sudah dibahas di sini sebelumnnya tolong dikasi link, syukron katsiiron 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum komunikasi 
dengan lawan jenis tidak diperbolehkan kecuali ada hajat seperti dalam rangka khitbah, 
muamalah, dan lain sebagainya. 


REFERENSI 

1. Barigah Mahmudiyyah vol. IV hal. 7 

2. N-Mausu'ah Al-Fighiyyah vol. I hal. 12763 

3. Ihya “Ulumiddin vol. III hal. 99 

4. Hasyiyah al-Jamal vol. IV hal. 120 

5. Is'adur Rafig vol. II hal. 105 

6. Al-Fighul Islamy vol. IX hal. 6292 7. Panatut Thalibin vol. III hal. 301 
8. Aulyuby “Umairah vol. III hal. 209 

9. Panatut Thalibin vol. III hal. 260 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3250 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


10. Al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra vol. I hal. 203 
11. Tausyih 'ala ibn @osim hal.197 
1. 1. 1 —ea 2 ae A3 ya £ Ak» 


jsm Gaby malay BASIS AorlA Ob desi Aalan SY (Roro KJ Y Rar VI LAI aa ASIN O yunadey poluadl) 
Aas Y SI SI NAS ) dala Kemben IS (dead DJ Vr Lea ny Yg Upale pel V7) Kab (enata YG) 
dam 3 Ugal dy Rol SS Olg Leale dy Img SS Of Kemmbas Bl yah pland Ul KPA 3 JG adas 15) Aesor VI Jalal 
SIS Uh gong D ya dilaka (lanll Upake Jr jl a15 png SA Ol Je de Kakan IS Ras VITA OP LIS Ilang 
alang Ala Ie AI elo ji) SAI de 04 Ah Ay Aaniort Bal (ale pakan Sa Jordi IIS) demdi UI Ugal») Hal 
Bg gn mh Oli ON JG Ola Ola, Oli Olla Lyao- GLS BII PS Ela SI SE (ST ol ob, 
Lis JM data HI jadi ji 324 al al Boga Je Seyaruad Ter YEL aa UN SSI 33 Kill 


1. 2. 12763 —xxo JI 0 Jl Angiill A5 yan yh 


ISP Rae IBL Of Ig alan AI dorlo DIL Rasio VI AAL ga AKI 3£Y dl If el 3 Re IL LAN aa SI 
Ueake pekan Gp AA Uiliril obi jl US OLES ed Alas SS UP UU Lake Jr jl ay None SS OI Je de caaka 
BEAN Ga daa Jar Ol Ani S3) AU, RSS RSJW A5 And SI da Lita Pl Up yong Lele (LL 
dala Lady Re KaBLEI 0g Lele elus Ol Lead BR) Ale nak Of daa 


1. 3.99 0 IA adl pala sll 


Se pg laik ala CAST Ce pa pud AV IN FUI 3 Bol Ag Le LS Ola Randl slill j3 Y il le Jap Ilang 
doll gas Ja peta PES) Iler JI Bl elensk 3 yo Lil Rorloo pil Aa HI HAL ALI Kandle ALAI 


1. 4.120 pe JI 


aa Ime dad Jd Odp | Oky OA G (age ab dilan Jb SHS alah Am PSU) Jera BA oya (JS J5) can (GO) 
JBg RAI 3 Rab JI oat At mpe US Sy Bj og LAS Bj WR Ca don 3 aya Jen Jan ed Toral al 
CI MAU ker gb 2nAS JII pa ya dad amy LI NIS ya kal S3 Le GG mami Aa ML ba LP) ANIS pagi dil 
AYI 9 Bo jl Lai pat OT ig paja Ol SA Ai Lead Jas" Oa Ulos Ab Sonta peluny Ale Al Ceko ji SINI 
KEB H3 ol pg 3 Al or Y MY Jnai Ang SUS pil Lil dan Sdh UG dy Apung SU) dim y Coal lg) 
PB Abal Jd alas Lay "ad asa Of ab DG LA Ada Gal AB GA ISI ang pala Ud el Lead deras 
3 3 ayakan 3 pal Le Laaay OLS 

jp ball A2 ate VI LV Je OY OLI Aas al JB LS AL glory Teler Lor) Ay cal HI HS cek ma J3) 
PP DE MPA Lele aa Ja A3 VI) Gan al KA Bae TS ye lak Ule OSG Of Lal bada, 
Se dn 33U RAL AidU deloatal Lab JELAS An SI HAN ALS ya La ls Uduk tyas DB (ieer J1 3) 
Basah! 3 OVL AS 5 yeah Bana SIS Ol Alor p Sts Ugalan: SSS Ol Ls Ugiden de pe gay — JB Ot If — Masal 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3251 ) 


SES oa PSI Ja BA Yg ai SUNYI cb dah PULI G re dh Lele jl Kah OLS Ol Badi Ag Lela 
Baal Ad GI Lte ri G Aliny SI YA 3 En Ol yag SL did aib Je Uli Ol yag elang Bale TSI oya Lala 
Sab DI yarai ( PE UI 


0258. PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK ANAK-ANAK 


Dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak — kanak merupakan sebuah periode yang paling 
penting, namun sekaligus juga merupakan suatu periode yang sangat berbahaya dalam artian 
sangat memerlukan perhatian dalam kesungguhan dari pihak — pihak yang bertanggung jawab 
mengenai kehidupan anak - anak. Sebab, seorang anak pada hakekatnya telah tercipta dengan 
kemampuan untuk menerima kebaikan maupun keburukan. Kedua orang tuanyalah yang 
membuatnya cenderung kearah salah satu dari keduanya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Saw : 


(Hama ola) dilumg 3 al may 4 asld aga ol gal ul, 3 Jail Pe Lap Y! 3 jga ya » 


Artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ( bersih dan suci ): maka kedua orang 
tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”. (HR. Muslim) (1| 


Oleh karena itu, penanaman pendidikan pada masa itu sangatlah penting agar anak memiliki 
bekal dalam hidup selanjutnya. Dan pendidikan yang relevan ditanamkan pada masa ini adalah 
pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak harus dilakukan sejak dini, sebelum kerangka watak dan 
kepribadian seorang anak yang masih suci itu diwarnai oleh pengaruh lingkungan (millieu) yang 
belum tentu paralel dengan tuntunan agama.I2| 


Al-Guran telah memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan akhlak pada anak — anak 
yang tertuang dalam surat Lukman. 


1. Akhlak Kepada Allah 
A3 2 Otay malas adlad BY Du B3 USU an ah do MS JGN 


Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Lugman mengatakan kepada anak-anaknya untuk memberikan 
pelajaran : Hai anakku ! janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan 
Allah itu adalah suatu kesalahan besar”. (@.S. Lugman : 13). (3| 


Ayat tersebut mengisyaratkan bagaimana seharusnya para orang tua mendidik anaknya untuk 
mengesakan penciptanya dan memegang prinsip tauhid dengan tidak menyekutukan Tuhannya. 
Kemudian anak — anak hendaklah diajarkan untuk mengerjakan sholat. Sehingga terbentuk 
manusia yang senantiasa kontak dengan penciptanya. 


(7 ola) KAI ye al) Syed Wal pl ab 


Artinya : “Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
mencegah (mereka) dari perbuatan yang munkar...”. (A.S. Lugman : 17). (4I 
2. Akhlak Kepada Orang Tua 


4 L0@. 00... (3 o- 33. 0 22 20. 3BL 30 0... 0.0.» -- 
A4 3 On) Inai II WI, IKA of gate db) yag de Lg ant alam MA DLS Veto 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3252 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : “Dan kamu perintahkan kepada manusia (berbuat baik) terhadap dua orang ibu 
bapaknya : ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan 
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 
hanya kepada Akulah kamu kembali ”. (@.S. Lugman : 14). (5J 


Islam mendidik anak-anak untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua sebagai rasa terima kasih 
atas perhatian, kasih sayang dan semua yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Bahkan 
perintah untuk bersyukur kepada orang tua menempati posisi setelah perintah bersyukur kepada 
Allah. 


3. Akhlak Kepada Orang Lain 
2 » 3593 8 3. 9. @ 2... o- 0... 9.9. 08- 3. 
(1 Bot) pd Ilesua JS pa YAI OI ba PNS AI Yg ri Sae na Yy 


Artinya : “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (A.S. Lugman :18). (E| 


Kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Anak-anak haruslah dididik untuk tidak bersikap 
acuh terhadap sesama, sombong atas mereka dan berjalan dimuka bumi ini dengan congkak. 
Karena perilaku-perilaku tersebut tidak disenangi oleh Allah dan dibenci manusia. 


4. Akhlak Kepada Diri Sendiri 


0 80. 90 


A9: OB) mand Spa Ipad KT ON Ur pao Sa Kamal Ula 3 Hai 


Artinya : “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya 
seburuk — buruk suara ialah suara keledai”. (@.S. Lugman : 19). (7| 


Berbarengan dengan larangan berjalan dengan congkak. Allah memerintahkan untuk sederhana 
dalam berjalan, dengan tidak menghempaskan tenaga dalam bergaya, tidak melengak-lengok, 
tidak memanjangkan leher karena angkuh, akan tetapi berjalan dengan sederhana, langkah sopan 
dan tegap. Memelankan suara adalah budi yang luhur. Begitu pula percaya diri dan tenang karena 
berbicara jujur. Suara lantang (melengking) dalam berbicara termasuk perangai yang buruk. 


Demikian Allah Swt telah memberikan contoh kongkret mendidik akhlak anak-anak. Jika setiap 
orang tua dapat melaksanakannya dengan baik, maka besar harapan anak-anak akan tumbuh 
menjadi manusia-manusia muslim yang berakhlak luhur. (Hakam Ahmed) 

(1 Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, Shahih Muslim, Dar al Fikr, Mesir, t.th. hal. 46 

(2) M. Fuat Nasar, Agama di Mata Remaja, Angkasa Raya, Padang, 1991, hal. 44 

(3| Depag RI, Op. Cit., hal. 670 

(41 Ibid,., hal. 655 

(ol Ibid.., hal. 654 

(El Ibid,., hal. 655 

(7| Ibid 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3253 


0330. MENAMBAHKAN NAMA SUAMI PADA NAMA ISTRI 
PERTANYAAN : 
Acris Vienistra Daisy 


Assalammua'alaikum, sepengetahuan saya penambahan nama suami dibelakang nama istri itu 
tidak diperbolehkan? tetapi mengapa masih banyak saudara muslim yang melakukannya ? 
Seperti: nama suami Ari Rahman, sehingga nama istri menjadi Yana rahman.. Apa Ada hadist, 
atau dalil yang melarangnya ? Jazakallahu Khairon.. 


JAWABAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Wa'alaikum salam.. insya Allah sependek pengetahuanku tidak ada larangannya .. semua 
perbuatan pada asalnya mubah hingga ada benturan dengan ketentuan larangan syariat.. afwan :) 


Mbah Jenggot II 

Memangnya siapa yang melarang hal itu dilakukan ? 

Luthfi Ahmad El-Wadasy 

Kata istri, aku bangga dengan suamiku maka kusandingkan namanya dengan namaku... :) 
Acris Vienistra Daisy 


Oh, begitu ya, sya pernah mendengar kalau yang diperbolehkan itu hnya penambahan nama 
ayah.. Syukron Akhi atas jawabanya. 


Luthfi Ahmad El-Wadasy 


Nasab dalam doktrinal dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab 
merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, 
sebagaimana firman dalam surat al-Furgan ayat 54 yang berbunyi : “Dan dia pula yang 
menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah 
(hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha 
kuasa.”(1| 


Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal 
ini dipahami dari lafaz “fa ja'alahu nasabaa.” Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga 
merupakan salah satu dari lima magasid al-syariah.(2| 


Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah 
satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab 
merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan 
ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari 
keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya 
hubungan nasab. Seperti hukum waris|3J, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya. 


Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3254 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut : Seorang anak yang 
lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya. Ketika 
perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya. Suami tidak 
mengingkari anak yang lahir dari istrinya.I4| 


Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam sejarah Islam, 
ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah 
sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi 
Muhammad saw, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-@uran surat 
al-Ahzab ayat 4 -5 yang berbunyi : 


02 0-02, 02. 0g 02. 0g... 2 0 af L0 -— & 38 GB LI 0g... Para 0. o-0o- 0 Bo 39 - 
SIS SA Tales Jain Lag Kite Gain Da alas JUN Kalyif Jas Le dpr do oa da Jan L 
(3 Pa » OA 3.0 01. 5 Biota: 5 ln (4 -09 EN ema AT 01 0 — (J 0-3. DG. 0 4 LAN ON Lai 
Sg ll SAP masi Lalai do AVI ate Jausl ya HILU payet Jamal! Giakea pay SPI Iya AI, Salah 
La De KA AA Ca KI, 


“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hatidalam rongganya: dan dia tidak 
menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tfilidak menjadikan anak- 
anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmua (sendiri). Yang demikian itu hanyalah 
perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan 
(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka, itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 
mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-sauadaramu seagama dan maula-maulamu. 
Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) 
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.I5| 


Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami 
dari lafaz “wa maja'ala ad'iya-akum abna-akum”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir 
dalam tafsirnya Tafsir @ura'n Al-Adzim, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam 
kalimat “Wa ma Ja'ala Ad'iyaakum Abnaukum” adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa 
dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya).I6| 


Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan 
kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz “ud'uhum li abaihim.“17| Dalam sebuah hadist 
Nabi Muhammad SAW bersabda: 


AK TN ah JA AAN Do AN Ja IN DA an lp 
“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa 
itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”fs| 


Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain 
ayah kandunganya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz “fal jannatu ,alaihi 
haramum". Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila 
seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu 
bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga. 
Islam tidak pernah mengakui status anak angkat yang berubah menjadi anak kandung secara 
hukum. Tabanni atau mengangkat anak memang tidak pernah dibenarkan dalam Islam. 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3255 ) 


Dahulu Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat dengan 
segala konsekuensinya termasuk menerima warisan. Namun Allah menegur dan menetapkan 
bahwa status anak angkat tidak ada dalam Islam. Dan untuk lebih menegaskan hukumnya, Allah 
telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama 
Zainab binti Jahsy.?... 


a 240 2 2.. #.. 9 30 0. . . 0 09 2. - oo 22. de 9 2. 90 @. #. 9 Bo. 2. Ban 
AA OS Lb cra Ii BI merta lil TP into! Je OS US US Long Ly lata daj oa Udi 
Una 


“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya , Kami kawinkan kamu dengan dia 
supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk isteri-isteri anak-anak angkat mereka, 
apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya . Dan adalah 
ketetapan Allah itu pasti terjadi.?(@S. Al-Ahzab :37) 


Dengan menikahi Zainab yang notabene mantan istri ?anak angkatnya sendiri, ada ketegasan 
bahwa anak angkat tidak ada kaitannya apa-apa dengan hubungan nasab dan konsekuensi 
syariah. Anak angkat itu tidak akan mewarisi harta seseorang, juga tidak membuat hubungan anak 
dan ayah angkat itu menjadi mahram. Dan ayah angkat sama sekali tidak bisa menjadi wali nikah 
bagi anak wanita yang diangkat. Dan juga tidak boleh bernasab dan menisbahkan nama 
seseorang kepada ayah angkat. Islam telah mengharamkan untuk menyebut nama ayah angkat di 
belakang nama seseorang. Allah SWT telah menegaskan di dalam Al-@uran keharaman hal ini : 


Cg Sts Pe ea SIA ga HIP masi paka do Op dh Io kanal ja NU rage 
Lama yi dl HE Sai Dasi 


“Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula- 
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang 
disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (AS. Al-Ahzab 


(11. AS. Al-Furgan : 54. 

(21. Al-Syathibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Syarilah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. Il, hal 12-23. 

(3. Muhammad Ali ash-Shabuni Pembagian waris menurut Islam terj. AM. Basalamah (Gema Insani Press) hal 39. 

(41 . DR. Abdul Karim Zaidan Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar'ah (Beirut, Muassasah ar-Risalah tahun 1413 H/ 1993 M) cet. Ke-1 juz 9 hal 
321. 

(pl. AS. Al-Ahzab : 4-5. 

(6). Ibnu Katsir Tafsir Aur'an Al-Adzim jil 

(71. Imam Thabari Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Gur'an (Kairo, Dar as-Salam tahun 1428 H/2007 M) cet. Ke-2 jilid 8 hal 6612. 

(8| . HR. Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Faraid, Bab “Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya" jilid 4 hal 15 hadits no. 
6766. dan Muslim 


Mbah Jenggot II 


Kesimpulannya yangg tidak boleh adalah menisbatkan / menasabkan « diri sendiri atau diri orang 
lain » pada selain ayah, sedang penambahan nama suami di belakang nama istri bukan yang 
dimaksud dalam pelarangan ini. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3256 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0373. HUKUM BONCENGAN MOTOR NON MAHROM 
PERTANYAAN 

Efy Iysha 

Assalamu'alaikum ? Hukum boncengan motor dengan lawan jenis bukan mahrom apa yaa ?? 
Erni Setyaningsih 


Assalamu'alaikum...maaf mau ikut nanya sekalian, kalau misalnya ada perantara seorak anak 
ditengah apakah juga haram hkumnya?...trmakasih..wassalamu 'alaikum. 


JAWABAN 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam. Hukum berboncengan ria tersebut tidak diperbolehkan kecuali bila bisa 
terhindar dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti : 
» Tidak terjadi ikhtilath (persinggungan badan) 


“ Tidak terjadi kholwah (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi yang menurut 
kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan) 


» Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan syara' 
“ Tidak terjadi persentuhan kulit 


1. 91 —ano LI 2 FA Ta UI Tag 20 yan gl 


M2 SUNYI SI edi Telak! Jlatal & 2 Yg diler ASP adal, So jasan Sio YO— Suyadi Ala | — 
SE Boh Jab ella Jati Jgn FN Ao Y Bye BU) af old dl op d lah ab LAN Jar Jah Blo 3£ 
BALI ea ga jie padi jl 3 Alli Jar Aldo Ueis AI Kay Tia Any Jep Al Y Leena JLN at 

ia pad 8 pedal eU y ALA laka & yi ygd Kasir Yl Brad Jar SERI Jen STAN Sal UT, 


“Definisi IRDAAF (BONCENGAN)” kata IRDAAF adalah mashdar dari lafadz ARDAFA, 
ARDAFAHU yang bermakna menaikkan/membonceng seseorang di belakanya dan istilah ini tidak 
digunakan di kalangan Ulama Ahli Figh. 


HUKUM secara GLOBAL 


Diperbolehkan seorang pria membonceng pria lain, wanita membonceng wanita lain bila memang 
tidak menimbulkan bahaya atau menimbulkan syahwat karena Rasulullah pernah membonceng 
sahabat fadhl Bin Abas, boleh juga suami membonceng istrinya, istri membonceng membonceng 
suaminya karena Rasulullah pernah membonceng istrinya Shofiyyah Ra. Seorang pria 
membonceng wanita mahramnya hukumnya boleh dengan syarat aman dari gejolak nafsu, 
sedang seorang wanita membonceng pria yang bukan mahramnya dan seorang pria 
membonceng wanita yang juga bukan mahramnya hukumnya di larang untuk menghindari hal-hal 
yang menjadi perantara dan timbulnya syahwat yang di haramkan. | Al-Mausu'ah al-Fighiyyah vol. 
Il hal. 91 |. 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3257 ) 


Masalah ketentuan syarat-syarat yang lain yang telah di sebutkan diatas bisa di lihat di : Syarh 
Muslim vol. XIV hal. 164-166, Panah at-Thalibin vol. | hal. 272, Al-Mausi'ah, alFighiyyah vol. II hal. 
290-291 


Untuk jawaban Ning Erni Setyaningsih. Bila persinggungannya secara langsung, maka haram bila 
tidak maka makruh........ 


A8 ba Wale diy padi Diy On) Pl pal Pn £ Lam, MA AR Pe Siji aah 
Ta La UP meal ALA Ob ola, JI Ssst 

“diantaranya adalah saat wuguf dimalam arafah atau saat di masy'ar al-haram (muzdalifah), 
berkumpul diakhir malam pada bulan ramadhan, mendengarkan khutbah bersama-sama maka 
dimakruhkan selagi tidak terjadi percampuran antara pria dan wanita dengan gambaran jasad- 


jasad mereka antara satu dan lainnya salaing bersinggungan maka termasuk hal yang diharamkan 
dan perbuatan fasig”. | Faanah at-Thoolibiin 1/313 |. 


ala Ca Sat SG II JL el Uas 

Percampuran antara wanita dan pria asalkan tidak terjadi khalwat tidak diharamkan. | Al-majmuu' 
IV/350 |. 

AS pt ep Aa An Ui BS Wes Al JL Alloy Be KN Anh yap Up Last 3g Tae 

sand 

Batasan yang dinamai khalwat adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kecyrigaan 

kearah zina secara kebiasaan berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara 


kebiasaannya maka tidak dinamai khalwat. | Hasyiyah al-jamal IV/124 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab... 


www.fb.com/groups/piss.ktb/417309358291878/ 
0560. LARANGAN TIDUR SETELAH ASHAR 


PERTANYAAN : 

Chabib Musthofa 

Mohon penjelasannya tentang larangan tidur setelah ashar. Suwun. 
JAWABAN : 

Aan Farhan 


Secara psikologi benar, sinar uv saat matahari mengarah tenggelam ga baik buat syaraf diam, 
dengar-dengar dulu begitu.. 


Mbah Jenggot II 
Waktu Tidur Yang Dianjurkan 


Terkait dengan waku tidur, disinyalir bahwa tidur siang menimbulkan penyakit akibat kelembaban 
tubuh, semisal merusak pigmen tubuh, menyebabkan penyakit empedu, menyebabkan kemalasan 
dan melelahkan syahwat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3258 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam hal ini, tidur siang digolongkan menjadi tiga macam: khulug, khurug, dan humug. 
1. khulug adalah tidur di tengah hari. Disebut khulug (ahklak) karena itu adalah kebiasaan 
Rasulullah SAW. 
2. khurug adalah (perusak) adalah tidur di waktu dhuha. 
3. humug (kebodohan) adalah tidur di waktu ashar. 


Seorang ahli syair mengatakan: “sesungguhnya tidur di waktu dhuha adalah dapat menyebabkan 
kemalasan bagi para pemuda, tidur ashar dapat menimbulkan gila”. 


0573. BERKHALWAT KARENA ADA HAJAT 


PERTANYAAN : 

Edy Humaidi 

Assalamu'alaikum..Tanya : apa hukumnya kholwat karena ada hajat (misal ngaji)... 
JAWABAN : 

AghitsNy Robby 


WA'ALAIKUM SALAM, BOLEH, dengan syarat : 
1. tidak ada guru perempuan atau mahrom atau suami yang bisa / mau mengajarkannya 
2. aman dari fitnah 
3. dengan hijab 


Namun kalau ngajar kaifiat yang wajib(bukan yang sunah), yang kalau make hijab ga mungkin 
bisa maka boleh saling memandang tapi hanya terbatas pada keperluan pengajaran. Bisa dilihat di 
kitab 'ugudullujain hal. 3. Tetapi mungkin masih ada ikhtilaf...... 


Mbah Jenggot 


Boleh dengan catatan : 
2 Tidak diyakini atau diduga kuat menimbulkan fitnah 
2 Tidak sampai khalwah 
» Tidak ada nadzor yang diharamkan 
2 Tidak ada tabarruj (menghias diri) dan kasyful (buka) aurat 
2 Tidak memakai wangi-wangian 
2 Dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya 
2 Serta menjadi alternatif terakhir. 


Ta birnya : 
290 20 GW 2 AA Ane X0 yag 
OS IS) BOY! pad Arial ya pake At dmn Asli Mal ya aa olah er JI Se SK Het slh lee JI bul 
GBI Ola Ranadlag dg Lag — Leak pakoy LAI Jia — Lal Sya Jd) Res Yo Ball — Tas 
ce Penata ons gal Ja) dls IU Ra Ae Mail pl oya ola Jia Ad OS SAI LNG LAN, MIA HAN 
lela ayal Isf ) JB £ eta sana Yg P eldll ye Jl J3 | yana oa ora Olga J3)... (Hal 
Ade AI lo Jp JA OUadl Legit Ob Lab Jong OMA Y Jely Ale Al lo (ol Jgiay | Ola el oa Galuh 
SBAS | Ani 3 Ageng db JLN Tika Nek Y) Upaa co OT gelas | Gal! aka ISI LAI Op el S3 Ud car ale ey 
bd TA ALI OA oil Sing RadLalU al SB HAB Y Nae SAS ISI Y) Rasio YP Gal La da seal Gil 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3250 


OA (eta) Fe3lAS Jetiuns pnol yA Oak ja) piat: oY PALI Map La ah OLS ISI Ujar eegalang Soleh Jati Y slladlly Ilor jl 
SALA play! Jia ai, LIS pe gl Bole jalak gi aa lee JI Alalan 3 33 SJIS IlerJN aya Bi yala A3 aa 
ab dna Jeraay da ala Y JB Lian SUS GB Ja Kor Wglay Upi AU pgiad Jerjl Jl Udi 31 ad NA ye 
adl Bd JA Las omar yaS 13) JBL (de lia Ab) cal JB ena SP IA. 

484 —ao SN SA £ yaaa 

Ot BIL Laga 2 Uahay Opb3 Sites La S3 Aa yh Ad LSI, Simo Oolial Ig Htadly d9 pad olyy lor Lado (TI) 
LS md JEY W3y Ser Jl Il KY, dy) Uas daan YEL Of g UYL ome3 pil al Ji A3 PUT, Gill Oles 
Tag Mam JUS ds PL ang yah Gal Ji A8) mel OI Jp BUY! Anal Lag ia oa pjk Y KU JL 
Silat ebmuma CI peky dala AI alop Al Iyan Kibot Clay 5S elendll Ol Argktenh! ongmsal! Layan YI Ea AB) jbr Aadl 
MAL ym Sala SL ISI Joe JL edi Sent OY, Jl JI 

163 —-0 gali 2 aed LL 


Jan SIS dam Ui al aa JS boy SY Sl SU Jero Je Amma Bal elan P JURI ye Jang Op 
Of din Tonny R- AN SIS Ga an om Ma SE SAS Gg lek one yh Gajell SMS G3 Altag Bole 13 )Ub maka Y By jae 
Bolos lay YA Bola G3 Laik alat JI La ID ole Rn aa ya Yg Laser ae Sala GJM 
Batasan Kholwah : 
197 —a AE al ea 
Jadb Jala Ol ya 2g) diladia gl p Ladel JI Uagleng adil Jan Heri 
0600. MEMANGGIL ORANG TUA DENGAN SEBUTAN ABI 
DAN UMI 


PERTANYAAN : 

Teguh Satriyono 

Assalamu'alaikum....Panggilan Anak ke ayahnya dengan Panggilan ABI dan Ummi ( menurut tata 
Bahasa Arab ) adakah yang salah, Mohon Pencerahannya.....sukron. Jazakumulloh... 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Dalam Kitab Minhaj At-Tarbiyah Ash-Shalihah panggilan ABI dan UMMI 
memang termasuk hal yang mesti dibiasakan saat seseorang mendidik anaknya di usia pertama 
hingga 6 tahun, namun demikian bila panggilan tersebut tidak berlaku atau sesuai dengan kondisi 
setempat dapat diubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Berikut Minhaj At-Tarbiyah Ash- 
Shalihah (cara membentuk kader shalih/shalihah) sesuai kitab diatas : 


MEMPERHATIKAN ANAK PADA USIA ENAM TAHUN PERTAMA 
Periode pertama dalam kehidupan anak (usia enam tahun pertama) merupakan periode yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3260 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


amat kritis dan paling penting. Periode ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam 
pembentukan pribadinya. Apapun yang terekam dalam benak anak pada periede ini, nanti akan 
tampak pengaruh-pengaruhnya dengannyata pada kepribadiannya ketika menjadi dewasa. 
(Aisyah Abdurrahman Al Jalal, Al Muatstsirat as Salbiyah.). Karena itu, para pendidik perlu 
memberikan banyak perhatian pada pendidikan anak dalam periode ini. 


Aspek-aspek yang wajib diperhatikan oleh kedua orangtua dapat kami ringkaskan sebagai 
berikut : 


1. Memberikan kasih sayang yang diperlukan anak dari pihak kedua orangtua, terutama ibu. 


Ini perlu sekali, agar anak belajar mencintai orang lain. Jika anak tidak merasakan cintakasih 
in,maka akan tumbuh mencintai dirinya sendiri saja dan membenci orang disekitamya. 
“Seorang ibu yang muslimah harus menyadari bahwa tidak ada suatu apapun yang mesti 
menghalanginya untuk memberikan kepada anak kebutuhan alaminya berupa kasih sayang 
dan perlindungan. Dia akan merusak seluruh eksistensi anak, jika tidak memberikan haknya 
dalam perasaan-perasaan ini, yang dikaruniakan Allah dengan rahmat dan hikmah-Nya dalam 
diri ibu, yang memancar dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan anak.” (Muhammad 
@uthub,Manhaiut Tarbiyah Al Islamiyah, juz 2.) 


Maka sang ibu hendaklah senantiasa memperhatikan hal ini dan tidak sibuk dengan kegiatan 
karir di luar rumah, perselisihan dengan suami atau kesibukan lainnya. 


2. Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya. 


Kami kira, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Telah terbukti bahwa membiasakan anak 
untuk menyusu dan buang hajat pada waktu-waktu tertentu dan tetap, sesuatu yang mungkin 
meskipun melalui usaha yang berulang kali sehingga motorik tubuh akan terbiasa dan terlatih 
dengan hal ini. 


Kedisiplinan akan tumbuh dan bertambah sesuai dengan pertumbuhan anak, sehingga mampu 
untuk mengontrol tuntutan dan kebutuhannya pada masa mendatang. 


3. Hendaklah kedua orangtua menjadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya. 


Yaitu dengan menetapi manhaj Islam dalam perilaku mereka secara umum dan dalam 
pergaulannya dengan anak secara khusus. Jangan mengira karena anak masih kecil dan tidak 
mengerti apa yang tejadi di sekitarnya, sehingga kedua orangtua melakukan tindakan-tindakan 
yang salah di hadapannya. Ini mempunyai pengaruh yang besar sekali pada pribadi anak. 
“Karena kemampuan anak untuk menangkap, dengan sadar atau tidak, adalah besar sekali. 
Terkadang melebihi apa yang kita duga. Sementara kita melihatnya sebagai makhluk kecil 
yang tidak tahu dan tidak mengerti. Memang, sekalipun ia tidak mengetahui apa yang 
dilihatnya, itu semua berpengaruh baginya. Sebab, di sana ada dua alat yang sangat peka 
sekali dalam diri anak yaitu alat penangkap dan alat peniru, meski kesadarannya mungkin 
terlambat sedikit atau banyak. 


Akan tetapi hal ini tidak dapat merubah sesuatu sedikitpun. Anak akan menangkap secara 
tidak sadar, atau tanpa kesadaran puma, dan akan meniru secara tidak sadar, atau tanpa 
kesadaran purna, segala yang dilihat atau didengar di sekitanya.” 


4. Anak dibiasakan dengan etiket umum yang mesti dilakukan dalam pergaulannya. 


Antara lain: 
» Dibiasakan mengambil, memberi, makan dan minum dengan tangan kanan. Jika makan 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3261 


dengan tangan kiri, diperingatkan dan dipindahkan makanannya ke tangan kanannya 
secara halus. 

» Dibiasakan mendahulukan bagian kanan dalam berpakaian. Ketika mengenakan kain, 
baju, atau lainnya memulai dari kanan: dan ketika melepas pakaiannya memulai dari kiri. 

“ Dilarang tidur tertelungkup dan dibiasakan tidur dengan miring ke kanan. 

» Dihindarkan tidak memakai pakaian atau celana yang pendek, agar anak tumbuh dengan 
kesadaran menutup aurat dan malu membukanya. 

“ Dicegah menghisap jari dan menggigit kukunya. 

» Dibiasakan sederhana dalam makan dan minum, dan dijauhkan dari sikap rakus. 

» Dilarang bermain dengan hidungnya. 

» Dibiasakan membaca Bismillah ketika hendak makan. 

» Dibiasakan untuk mengambil makanan yang terdekat dan tidak memulai makan sebelum 
orang lain. 

» Tidak memandang dengan tajam kepada makanan maupun kepada orang yang makan. 

» Dibiasakan tidak makan dengan tergesa-gesa dan supaya mengunyah makanan dengan 
baik. 

» Dibiasakan memakan makanan yang ada dan tidak mengingini yang tidak ada. 

» Dibiasakan kebersihan mulut denganmenggunakan siwak atau sikat gigi setelah makan, 
sebelum tidur, dan sehabis bangun tidur. 

» Dididik untuk mendahulukan orang lain dalam makanan atau permainan yang disenangi, 
dengan dibiasakan agar menghormati saudara-saudaranya, sanak familinya yang masih 
kecil, dan anak-anak tetangga jika mereka melihatnya sedang menikmati sesuatu makanan 
atau permainan. 

» Dibiasakan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengulanginya berkali-kali setiap 
hari. 

» Dibiasakan membaca “Alhamdulillah” jika bersin, dan mengatakan 

“Yarhamukallah” kepada orang yang bersin jika membaca “Alhamdulillah”. 

« Supaya menahan mulut dan menutupnya jika menguap, dan jangan sampai bersuara. 

» Dibiasakan berterima kasih jika mendapat suatu kebaikan, sekalipun hanya sedikit. 

» Tidak memanggil ibu dan bapak dengan namanya, tetapi dibiasakan memanggil dengan 
kata-kata: Ummi (Ibu), dan Abi (Bapak). 

» Ketika berjalan jangan mendahului kedua orangtua atau siapa yang lebih tua darinya, dan 
tidak memasuki tempat lebih dahulu dari keduanya untuk menghormati mereka. 

» Dibiasakan bejalan kaki pada trotoar, bukan di tengah jalan. 

“ Tidak membuang sampah dijalanan, bahkan menjauhkan kotoran darinya.” Mengucapkan 
salam dengan sopan kepada orang yang dijumpainya dengan mengatakan “Assalamu 
'Alaikum” serta membalas salam orang yang mengucapkannya. 

» Diajari kata-kata yang benar dan dibiasakan dengan bahasa yang baik. 

» Dibiasakan menuruti perintah orangtua atau siapa saja yang lebih besar darinya, jika 
disuruh sesuatu yang diperbolehkan. 

» Bila membantah diperingatkan supaya kembali kepada kebenaran dengan suka rela, jika 
memungkinkan. Tapi kalau tidak, dipaksa untuk menerima kebenaran, karena hal ini lebih 
baik daripada tetap membantah dan membandel. 

» Hendaknya kedua orangtua mengucapkan terima kasih kepada anak jika menuruti 
perintah dan menjauhi larangan. Bisa juga sekali-kali memberikan hadiah yang disenangi 
berupa makanan, mainan atau diajak jalan-jalan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3262 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Tidak dilarang bermain selama masih aman, seperti bermain dengan pasir dan permainan 
yang diperbolehkan, sekalipun menyebabkan bajunya kotor. Karena permainan pada 
periode ini penting sekali untuk pembentukan jasmani dan akal anak. 

» Ditanamkan kepada anak agar senang pada alat permainan yang dibolehkan seperti bola, 
mobil-mobilan, miniatur pesawat terbang, dan lain-lainnya. Dan ditanamkan kepadanya 
agar membenci alat permainan yang mempunyai bentuk terlarang seperti manusia dan 
hewan. 

“ Dibiasakan menghormati milik orang lain, dengan tidak mengambil permainan ataupun 
makanan orang lain, sekalipun permainan atau makanan saudaranya sendiri. (Ahmad 
luuddin AlBayanuni, Minhaj At-Tarbiyah Ash-Shalihah). Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0612. MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH 
WAROHMAH 


PERTANYAAN : 

Athiyyah Ilahiyyah 

Assalamu'alaikum para kyai, gus, ustad, neng dan semuanya.. Saya mau nanya, bagaimana cara 
untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah ? Mohon bimbingannya, buat 
bekal nanti.. Terimakasih.. 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot 


Wa alaikum salam. Kesalahpahaman, ketidaksesuaian, pertentangan dan pergesekan lain sering 
terjadi pada keluarga muda. Wajar, karena masing-masing berlatar belakang berbeda. Bagaimana 
menyelesaikannya ? 


Kenali keluarga 


Itulah sebabnya jauh sebelum seorang pemuda berniat mengawini muslimah, Rasulullah berpesan 
untuk mempelajari bentuk asal usul calon pasangan hidup. Mengenal pribadi-pribadi dalam 
keluarga si calon, mengenal cara hidup, prinsip hidup, dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah 
mentradisi dalam keluarga itu. Bisa jadi, pengenalan terhadap keluarga ini jauh lebih penting 
daripada kenal terhadap calon pasangan itu sendiri! Tidak percaya? 


Ilonu Majah dan Ad-Dhailami meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: 
"Pilihlah untuk air mani kamu sekalian, karena sesungguhnya keturunan itu kuat pengaruhnya." 


Begitu juga Ibnu Adi dan Ibnu Syakir telah meriwayatkan dari Aisyah secara marfu' tentang hadits 
Rasulullah : 


"Pilihlah untuk air mani kamu sekalian. Karena sesungguhnya wanita-wanita itu melahirkan orang- 
orang yang menyerupai saudara laki-laki dan perempuan mereka". 


Keluarga, bagi setiap orang adalah lingkungan khusus yang punya ciri khas tersendiri. Ini 
menyebabkan para anggota keluarga mempunyai kesatuan emosional yang kuat dan jadilah 
keluarga sebagai sebuah kelompok yang menyenangkan. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di 
dalamnya bisa tetap berakar hingga akhir hayat. 


Betapa kuat pengaruh lingkungan keluarga, pernah diselidiki oleh para ahli terhadap sebuah 
keluarga yang punya kebiasaan berbuat jahat, mulai berjudi, mencuri dan merampok. Ternyata 
sampai tujuh generasi berikutnya, sebagaian besar anggota keluarga mewarisi kebiasaan buruk 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3263 ) 


tersebut. Rata-rata mereka menjadi pejudi,ada yang meneruskan profesi sebagai pencuri dan 
rampok. 


Seorang yang berasal dari keluarga cukup, tentunya terbiasa hidup serba bersih. Ibarat tak ada 
sehelai rambut pun yang belum tersapu setiap hari di rumahnya. Tak sesudut ruangan pun yang 
ditata tanpa cita rasa seni. Orang yang seperti ini bisa muntah karena bau kamar mandi yang 
kehabisan kapur barus, atau ia segera menjadi tak kerasan bila keadaan rumah berantakan. 


Sebaliknya, orang yang dibesarkan dalam rumah kecil dengan kehidupn sederhana, sudah 
terbiasa dengan tali jemuran malang melintang di dalam rumah dengan bau baju yang pengap 
karena hari hujan. Pakaian pun ditumpuk sekedarnya, karena tak memiliki lemari yang cukup 
untuk menyimpan pakaian sembilan orang anggota keluarga. Orang dengan kebiasaan hidup 
seperti ini seringkali tak lagi bisa menghargai keindahan. Bagi mereka, rumah yang bersih dan 
menawarkan keindahan adalah mubazir. Yang penting rumah bisa berlindung, tempat makan, 
tidur, itu sudah cukup. Kedua golongan ini akan mempunyai banyak masalah jika bertemu dan 
menjadi pasangan hidup. Masalah-masalah sepele, tapi karena telah terjadi hampir setiap hari, 
bisa menjadi besar. 


Bekas yang hilang 


Selain kebiasaan umum yang berlaku dalam sebuah keluarga, ada juga hal-hal khusus yang 
dialami seseorang di masa kecil yang turut menentukan perkembangan wataknya. Satu misal 
tentang kedudukannya dalam anggota keluarga. Seorang anak perempuan di antara enam 
bersaudara kandung laki-laki mungkin akan tumbuh gadis tomboy yang kasar. Si anak sulung 
tumbuh menjadi orang yang terbiasa kerja keras, misalnya, sementara si bungsu bisa jadi terbiasa 
dilayani. 

Ada juga peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan pengaruh besar atau bahkan trauma, 
sehingga membekaskan satu sifat khas, ada istri yang sulit untuk bisa mempercayai suaminya. 
Segala tindakan suami ditanggapi penuh kecurigaan dan prasangka buruk. Ternyata istri ini 
mempunyai pengalaman buruk terhadap ayahnya di masa kecil. Sebelum kedua orang tuanya 
bercerai, selama bertahun-tahun ia menyaksikan bagaimana ayahnya sering marah-marah, 
menampar, memukul ibu di depan matanya, hanya karena persoalan-persoalan kecil. 


Seorang anak yang menderita sakit parah hingga bertahun-tahun di masa kecil, menjadi terbiasa 
dilindungi dan dilayani oleh kakak-kakak dan orang tuanya. Ketika dewasa ia tetap meminta 
hampir setiap orang untuk melayani dan menyenangkan dirinya. Ia tumbuh menjadi orang yang 
tak mau tahu perasaaan orang lain. 


Saling pengertian 


Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini adalah prinsip utama dalam hidup 
bersuami istri. Saling memahami kekurangan masing-masing, saling tenggang rasa dan penuh 
pengertian, tidak membesar-besarkan kekurangan pasangan hidupnya. Sebaliknya, berusaha 
memahami dan menutup mata terhadap kekurangan teman hidup itu, sambil terus mencari-cari 
kelebihannya, memperhatikan dan memikirkan segi-segi baiknya. 


Janganlah terlalu menuntut suami atau istri untuk mau mengubah sifat dan kebiasaan hidupnya. 
Apalagi jika sifat dan kebiasaan itu bentukan dari keluarga semenjak masa kecil. Dapat 
diibaratkan dengan sebuah revolusi besar dan butuh proses amat panjang. 


Kunci penting lainnya dalam masalah ini adalah keterbukaan antara suami dan istri. Suami harus 
tahu sifat-sifat mana saja darinya yang tak disukai istri. Begitu juga sebaiknya, jangan sampai ada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3264 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ketidaksenangan yang mengganjal di hati. Selanjutnya, saling memahami dan mau mengerti 
kekurangan masing-masing. Lebih baik lagi jika ada keinginan untuk mau sedikit menyesuaikan 
diri. 

Mengharap memperoleh pasangan yang sempurna tidaklah mungkin ada. Mencari yang sesuai 
sifat dan kebiasaan pun teramat sulit. Jauh lebih penting mencari pasangan yang seide, seagidah, 
karena di sanalah pokok dari segala permasalahan. Jika pokoknya sudah sama, persoalan- 
persoalan selanjutnya bisalah diatasi. Tapi jika pokoknya saja sudah bertentangan, ikatan 
kebahagiaan mudah sekali goyah. 


Nasihat terakhir bagi segenap insan yang telah menikah, kesiapan anda untuk berkerluarga sama 
artinya dengan kesiapan untuk berkorban, lebih mementingkan kepentingan keluarga baru 
daripada kepentingan pribadi. Bersiaplah untuk mengubah diri, sifat, dan kebiasaan lama, untuk 
disesuaikan dengan kebutuhan keluarga baru anda. Kemudian bersama istri dan anak-anak, 
menentukan sebuah langkah baru, sifat, dan kebiasaan kekeluargaan yang islami. SEMOGA 
MEMBANTU. 


0643. MENCUKUR RAMBUT KETIAK DAN KEMALUAN 


PERTANYAAN : 
Zhuvryatna Mencoba Berubah 


Assalamualaikum, mo nanya neh, tapi MAAF kalau kurang sopan, adab mencukur bulu ketiak dan 
bulu kemaluan tuh, ada aturannya tidak ya dalam islam,terus baiknya berapa hari, bulan skali ? 
Sekali lagi maaf jika pertanyaan aneh. 


JAWABAN : 
Teguh Satriyono 


Disunahkan setiap 40 hari dicukur, ada haditsnya di dalam kitab Riyadus sholihin.... Maaf jika 
salah “kitabnya tertinggal di rumah ortu" 


Arwandi Arwan 
40 hri sekali. tetapi kalau blm 40 udh terlalu bnyak ya tidak hrs tggu 40 hari. (Bajuri bil ma'na| 
Alif Jum'an Azend 
Sunan Turmudzi : 

SIS AN Im, Sip JB € LIL gp pal ya Papan Oles naas sie La Wa 

tag cal ee tasya day . LL S3 seb Hp 

Bercerita pada kami Gutaibah, Bercerita pada kami Ja'far bin Sulaiman, Bercerita pada kami Abi 
Imram al-Juwainy, Bercerita pada kami Anas Bin Malik ra, ia berkata, berkata padaku Rasulullah 


SAW “kami memberi batas waktu dalam mencukur kumis, memotong, membersihkan bulu ketiak 
dan mencukur bulu kemaluan agar tidak ditinggalkan lebih dari batas waktu 40 hari” (HR. Muslim) 


Mughnil Muhtaj : 
Hain Tegdh 3 Gatakl JB Ata! Joo UST 0g Aid H3 In dl jaka ba Hrag ABI ling BI JL ot, 
PA TI Jp LAU add Hill) Lidi ML LS lela HI, Lgi IN G9 Gila dl Je 
Dan hendaknya dicukur bulu kemaluan, dipotong kuku, dicabuti bulu ketiak dan boleh bila bulu 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3265 ) 


ketiak dicukur, bulu kemaluan dicabuti dan yang demikian justru lebih sesuai asal 
kesunahan.Pengarang berkata dalam kitab at-Tahdziib “Yang disunahkan bagi pria mencukur bulu 
kemaluan, bagi wanita mencabutinya, bagi banci seperti wanita seperti yang telah dibahas oleh 
guru kami”. “Aanah adalah bulu yang tumbuh disekitar kemaluan dan dubur. 


Fatawi Ibnu Hajar AlHaitami : 
Ikang Ok Sntas Giling Ja Sila AAA Y SU Of) 3 CI Gaig ih bnyIy BII gl 3 RI JBS uh 
ka Va JS Ga AMI AP Ii ai Sih 
Karenanya para imam-imam (tokoh-tokoh ulama) berkata dalam hal mencukur bulu kemaluan, 
ketiak, memotong kuku dan kumis “Yang demikian tidak dibatasi dengan masa namun akan 
berbeda masanya di masing-masing tubuh seseorang dan kondisinya, maka yang menjadi 


pertimbangan dalam kesunahannya adalah waktu yang sesuai saat dibutuhkan menghilangkannya 
pagi setiap personal individu seseorang”. 


Fathul Bari juz 11 hal 523 : 
SBY P3 BI lb IN (ep YP oU Of 318 dilong SanYI Hati Ob Lal Aid long SnYI IS GSM Bpbay 
dg la IS dl, yak dea ya 
Dan dibedakan hukum dalam mencabuti bulu ketiak dengan mencukur bulu kemaluan yakni 
bahwa mencabut dan mencukur bulu ketiak boleh dilakukan orang lain berbeda dengan mencukur 


bulu kemaluan maka haram dilakukan orang lain kecuali bagi orang yang punya hak 
diperbolehkan memegang serta melihatnya seperti sepasng suami istri. 


Syarah Nawawi 'ala shahih muslim : 
JB BY ee ot ai OP S3 ayla Gb Ul rat dale (ea ol Hal Ah Jua, JUSYU Atas nYI Jai Ui: 
Of cmntang seen de GAY SI ll andi OT enak 1 ABI Jas Anh HAL aj lang Al Ay HAL ae cbs 
SESI Ine Tag 
Sedang dalam mencabuti bulu ketiak maka sunah hukumnya atas kesepakatan ulama, yang 
utama mencabutinya bagi orang yang kuat (menahan sakitnya) dan kesunahannya juga sudah 
diperoleh dengan dicukur dan (dihilangkan memakai) kapur.Dihikayahkan dari Yunus Bin Abd al- 
Nlaa “aku mendatangi as-Syafi'i dan didekatnya al-Muziin yang sedang mencukur bulu ketiaknya, 


as-Syafi'i berkata “Aku tahu bahwa yang sunah mencabutinya namun aku tidak kuat sakit”. Dan 
disunahkan memulai dengan bulu ketiak bagian kanan. 


1855. HUKUM OAZA' ( MENCUKUR SEBAGIAN RAMBUT 
KEPALA) 


PERTANYAAN : 
Ali Mustofa 


@aza' adalah haram ," Sesungguhnya Rasulullah SAW mencegah daripada melakukan 
gaza' ( mencukur sebagian daripada rambut kepala )". | HR.Bukhari dan Muslim |. Nopo injih , 
ngoten ? 


JAWABAN : 
2 Mumu Bsa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3266 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jangan galak-galak kang.. gaza hukumnya makruh, ga sampai haram.. dalam kitab zubad 
disebutkan: 


CAN 9 El aa dai ih lu Il 
Dan syarahnya ghoyatul bayan menjelaskan : 
JEy Ajal ng lay dd lglah OS Ol VI jin ana BOS Sl ea Aa de lala ini ea Ti G Said! JB 
(WR WII ai ha 3 el Y WIL lee Yan 
aloe Ay Cd ged S3: Jay Ill Jat s3 (161 22 SS 3 Jay 3 GIE gta al aa, OLS 1 elaldi JG 
Pe eNNE) BY dsloy So laen Ida 
2 Ibnu Toha 
Kalau sekedar gaya, hukumnya makruh tanzih sebagaimana di (ghayatul bayan syarah zubad) : 


Ajal ng Lag ji Allah 0, of Uajan Pa HS She ALS Je lali Et pelama yA 2 Sae Je 
Link Asal : www.fb.com/photo.php?fbid-371849612874831 
1518. HUKUM MEMELIHARA DAN MEMOTONG JENGGOT 


PERTANYAAN : 
Mugiwara Ruppy 
Apa hukum memelihara jenggot dan kumis....... 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
AI giga tea Ugal en PA Nyi 3 plang le AI elo ji giaa im AL Uh NG HR sis Ll « 
andi AN SRS deh SA AN oa RAK aman bana maa Wana BS ma Dad 
A3 Hen yi lion Gsrny. (2) Wil sis) 3 Cun elite al Aib 1 pelang dala AI Jln Gl 3S ya2 opil 00) Lead 
Cd 3 RI JAS oya ai Sole ja OS UU Got elapd 3 2Aall slis (oma Laga Ona 3 Kosi le Jb Lu 
Lia AYI UT) cikal! ya Apel 3 Ogiwkly clo0,£ Lag SA Ugilon Aoiidl pel y cleo Ae, SU pp J83.2M3 ye 
Bag SA Ileas jias Tg S3 ella! OT Gg S3 AAS Clgil Ta SU Reed JG. (Sy 334 8 LAS Ladosl jl M3 Uya 
Ueilo Wb Goutungd dad BO jab) Kon 15) VI Ugiilos Upin 6020 oya Ai Ulang ci (Ap . 
Sedang hukum membiarkan jenggot maka tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya adalah 
sunah yang dianjurkan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :“Bedailah orang-orang 


musyrik, Cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian”. “Cukurlah kumis kalian dan 
biarkanlah jenggot kalian, maka kalian akan menyelisihi orang-orang majusi”. Dan “Aisyah 
meriwayatkan, bersabda Rasulullah saw. “Sepuluh yang termasuk fitrah : Mencukur kumis, 
membiarkan janggut, menggosok gigi, berkumur, memotong kuku, membersihkan kotoran di 


badan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan bercebok”. 


Dari Ibn Amr dari Nabi SAW “Sesungguhnya Nabi memerintahkan menyamarkan kumis dan 
membiarkan jenggot”. Arti menyamarkan kumis adalah memotong rambut kumis yang 
memanjang dari kedua bibir hingga terlihat warna putih dari kedua bibirnya, sedang arti 
membiarkan jenggot adalah menyempurnakannyai'tidak menguranginya, berbeda dengan 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3267 ) 


kebiasaan orang-orang persia yang mencukur jenggot mereka, maka syara' melarangnya. 


PERNYATAAN PARA ULAMA TENTANG HUKUM MENCUKUR JENGGOT DARI DALIL-DALIL 
HADITS DIATAS 


Kalangan Malikiyyah dan Hanabilah memilih hukum haram mencukur jenggot bagi pria, sedang 
kalangan Hanafiyyah menghukuminya makruh tahrim, yang disunahkan dalam jenggot menurut 
mereka tersisa segenggam tangan, sedang mengambil lebih sedikit dari ukuran tersebut atau 
menghilangkannya sama sekali maka tidak diperbolehkan. 


Kalangan Syafi'iyyah lebih cenderung memilih hukum makruh mencukur jenggot, Imam an- 
Nawawy bahkan menuturkan bahwa terdapat sepuluh hal yang oleh para ulama dipandang 
makruh dalam hal jenggot diantaranya adalah mencukur jenggot kecuali bagi wanita yang tumbuh 
jenggotnya maka dianjurkan baginya untuk mencukurnya. | al-Figh al-Islaam IV/208 |. Wallaahu 
A'lamu Bis showaab. 


2 Ibnu Toha 


Mencukur jenggot hukumnya haram menurut imam yang empat (hanafi, maliki, hambali, syafi'i) 
kecuali yang mu'tamad dari madzhab syafi'i hukumnya makruh : 


Yang menghukumi makruh dari madzhab syafi!i : 
1. Nawawi 
2. Rofi'i3. Romli 
4. Zakariya Al-Anshori 
5. Ghazali 
6. Al-Akiti 


Yang menghukumi haram dari madzhab syafi'i : 
1. Al-Guffal2. al-Halimi 
3. Al-Adzro'i 
4. Ibnu Ar-Rifa'ah 
5. Al-Ashkhar 

Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/416098161746331/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/416180611738086/ 


0655. GOYANG NGEBOR 


PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 


Klo kalian smua anggota piss ktb tlong jwb pertanyaanku ya. Terus terang saya sebagai manusia 
awam melihat artis panggung bergoyang ngebor atau exsotis terus trang bwt saya mengundang 
sahfat. Trus gmana kalian smua stuju ga kalau goyangan yang eksotis di haramkan mggo 
pencerahannya. 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

PORNOGRAFI dan PORNOAKSI 
Diskripsi masalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3268 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Belum hilang dalam ingatan kita dengan munculnya “Goyang Ngebor”, goyangan ini di anggap 
sebagai embrio munculnya beragam goyangan yang berkonotasi seksi dan memberikan magis 
sensual. Belakangan ini kalangan artis, ulama, bahkan anggota dewan ramai membicarakan 
Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) seiring dengan di 
launchingkannya majalah Playboy versi Indonesia edisi perdana pada bulan April 2006, majalah 
yang perpusat di Amerika itu konon banyak menampilkan gambar-gambar syur. Sebenarnya DPR 
pada periode lalu telah membuat pengertian pornoaksi dalam draf RUU. Antara lain: kegiatan 
yang di nilai mengandung unsur erotisme atau mempertontonkan aurat di muka publik dan 
larangan berciuman di muka umum. RUU tersebut masih menjadi polemik dikalangan DPR, 
karena masih bisa menimbulkan interprestasi beragam. 


Pertanyaan: 


a. Apa pengertian pornografi dan pornoaksi menurut pandangan agama? 


b. Sebatas mana wanita boleh bertingkah laku dan berpakaian di depan umum dan dalam 
beraktifitas apa? 


Jawaban 4 a: 


Istilah pornografi dan pornoaksi tidak di temukan di kalangan ulama' figih akan tetapi substansinya 
dari pengertian pornografi dan pornoaksi dapat di jumpai dalam kitab fikih. Keterangan kitab: 


Tafsir Al-@osimi juz 3 halaman 48 - 49 


PA 3 ea ol Yg peri 3 VII SINI dala pul elu ed ci" JIN AA as er Yo" ida dj 
DI Je 32 Ag Saing Lag RJ lebay ob on KI, pall 


“Yakni para wanita di masa Jahiliyah pertama memper-elok diri dalam berjalan, sebab tidak ada 
agama yang melarangnya dan tak ada etika yang mengatur mereka. Kata “Tabarruj' 
diinterpretasikan dengan melenggang, berlenggak-lenggok dalam melangkah, menampakkan 
perhiasannya, dan setiap hal yang dapat menarik hasrat para lelaki”. 


43 pp 2 5 pe Ann VI Hala 


oa O pall gili oya Aap Ug Ol YI 9 3 ggatdl BU oya dal Ep Up YUL LL ob JAV oa pb el ya3) Ll 
DI (LA th) entitas ca plat LAN lada 


“Adapun hukum wanita menari-nari di depan lelaki yang bukan mahramnya adalah haram sesuai 
dengan konsensus para Ulama. Karena adanya faktor negatif yang ditimbulkan dari perbuatan 
tersebut, seperti meningkatkan libido (syahwat), fitnah, merusak kehormatan dan petaka. 
Sebagaimana wanita, lelaki muda belia (Amrod) pun diharamkan berdendang di depan lelaki yang 
menyukai sesama jenis (homosexual)”. 


Jawaban 4 b: 


Dalam segala hal wanita di haruskan berpegang dan menta'ati peraturan syari'ah baik dalam 
aspek tingkah laku, berpakaian, maupun profesi. Keterangan kitab: Seorang perempuan muslimah 
yang beraktifitas diluar rumah wajib baginya melaksanakan beberapa ketentuan syariat Islam, 
diantaranya: 


1. Keluar rumah karena adanya keperluan 
2. Mendapat izin suami atau muhrimnya 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3269 


3. Terjamin dan aman dari fitnah 

4. Menutup aurat 

5. Menghindari bercampur dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya 
6. Tidak berpenampilan seperti orang laki-laki 

7. Tidak berpakaian ketat dengan menonjolkan bentuk tubuh 

8. Profesi yang di lakukan tidak bertentangan dengan syari'ah 


163 ye A03 Alb Hal 


Bogel ala La INI G3 Lee CSI 3 SI AS Jl Tanya gl kab j3 eU OS ONE pat La PIYI 3 ad 
— Lesiang Uliul —l dial! gai pjg ALI Jon 9 Upon jl cela Lag Wi JI ye 

“Di dalam Islam tidak ada larangan yang mencegah wanita untuk menjadi usahawan, dokter, guru 
atau menjadi pekerja di profesi apapun yang ditujukan mencari rezeki yang halal, selama ada 


unsur darurat yang menuntutnya seperti itu, dan selama ia sanggup menerima persyaratan iffah 
(menjaga diri dari al-hal yang haram), seperti yang telah kami terangkan sebagiannya”. 


136 pp 25x Ge! Saul 


Ily de Leib IP SIS II Leryj OS Ueony 3 OS) Bayi SS jg Tin jia jl Bolania Lai oa BU mela 
Lal Rin) AAA ISI LA (de Uatel 3 Gil yel Alan dasi ERA Olla arm JUS ya yag Pel jI 3 JB JB Ol J- Gibel 
ag Olga Lor US aa Lepnyyps Uas BUSI oa Any jaUb ya LS 23 pb pl Lil mag 0) ya EU Leidor 9, 
JI PMA y Bond yA Radit jl ol Lai | eliitnS Ae ,h 3 go 
“Diantara maksiat tubuh (badan) adalah keluarnya wanita dari rumahnya dengan cara memakai 
wewangian atau berhias meskipun memakai penutup, dan keluar rumah atas izin suaminya tetapi 
ternyata ia melewati jalanan para lelaki yang bukan mahramnya...Ibn Hajar berkata dalam 
kitabnya, Zawajir : Hal ini adalah bagian dari dosa besar karena sudah dinyatakan dalam hadis 
secara jelas. Dan selayaknya hadis ini diarahkan (agar dapat selaras dengan kaidah kita) pada 
permasalahan dimana fitnah bisa terjadi secara pasti. Kalau hanya kekhawatiran terjadinya fitnah 
saja maka masuk dalam hukum makruh. Sedangkan bila ada dugaan kuat fitnah akan terjadi 
maka hukumnya adalah haram, tetapi tidak mencapai taraf “dosa besar. Termasuk dalam kategori 
dosa besar adalah keluarnya wanita tidak dengan seizin dan restu dari suaminya tanpa ada faktor 
darurat secara syar'i, contohnya, meminta fatwa (pada Ulama, misalnya mengenai haid) dimana 
suaminya sendiri tidak memiliki pengetahuan di bidang ini, atau karena khawatir pada semisal 
godaan orang lain, robohnya rumah dil”. 
http://solusinahdliyin.net/daerah/lbm-surabaya/248-pornografi-dan-pornoaksi.html 


0809. HUKUM CEMBURU 


PERTANYAAN : 

Racheel Mee 

Assalamu 'alaykum. bagaiman hukumnya cemburu ? 
JAWABAN : 

Kang As'ad 


Suami cemburu pada istrinya harus, sedangkan istri pada suaminya tidak boleh( Keterangan dari 
seorang kyai)......ta'birnya nyusul, atau nunggu bawah saya, seingat saya dari keterngan kyai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3270 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saya, apabila seorang suami tidak memiliki rasa cemburu pada istrinya maka suami tersebut bisa 
disebut sebagai ad-Dayyuts "wwJlI", yaitu orang yang cuek bebek dengan kelakun buruk yang 
dilakukan keluarganya sedangkan dia tau. contohnya: si suami tau bahwa istrinya lirik2 pada laki- 
laki lain tetapi dia diam saja, kenapa istri tidak boleh cemburu, karena apabila sudah bersuami 
seorang istri tidak boleh nikah lagi, sedangkan suami yang telah beristri boleh untuk menikah 
lagi....begitu seingat saya. Dalam sebuah hadits: ad-Dayyuts diancam dengan tidak akan pernah 
masuk surga..... 


VE elag le ke AI Sya JB IU Legit AI tg AS oil YP Sen mma IE SN jug 
CL Bl Agak Aka! Jha Gets Opal 3 GodiM BS JG. Lela Alor yy «6 dagadly ca Bd 2 Ole 
VE Pa, AN da d0 AI by JAS Lan G yag 1 ob. Upule majiny adal 3 Ata! elu IAIN ya 

G Wol Ld cold, aah bl yaaa Lah 2 AI Jgaay BIG  eyaakag 6 ll aya Ao Ig 6 Co ggadl 2 Tuah RN O ylorah 
JB. gal ly | beb And dl JB Selai ya Alor JI US UB L alal Je Jaa oa de (171 22 | Ju 
Se ly ng bd JAV Slgyy 3 Sob ISU 

pluadl Wlorygo.n 6 Sally CA BI 2 2 O yes Y BDG 

Tiga orang yang tidak akan masuk surga selamanya: ad-dayyuts (cuek bebek dengan keburukan 
yang dilakukan keluarganya sedangkan dia tahu), ar-Rijlah min an-Nisa', dan orang yang terus- 
terusan minum khomer. Para sahabat berkata: “Adapun orang yang teruszan minum khomer kami 
sungguh sudah tau, tetapi kalau ad-Dayyuts itu apa?, Nabi menjawab: “ad-Dayyuts adalah 


seseorang yang tidak perduli dengan masuknya orang lain pada keluarganya. Kami berkata 
(sahabat): ar-Rijlah min an-Nisa' itu apa?, Nabi menjawab, “wanita yang menyerupai laki-laki”. 


1013. TUNTUNAN CARA MEMOTONG KUKU 


PERTANYAAN : 
Wachzoeny Srie 


Assalamu'alaikum. . Saya mau tanya nie. . .bagaimana cara memotong kuku yang benar ala 

Rasulullah. . . .mohon jawabanya ya. .!! 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumussalaam. Diawali dari tangan kanan kemudian tangan kiri kemudian kaki kanan dan di 

akhiri kaki kiri. Namun menurut Imam Al-Ghozali dalam kitab IHYA berkata “sebaiknya di awali dari 

jari telunjuk kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking dan di akhiri dengan ibu jari” 

SEN Gm Gee AI Tatag OT otg 20an Aly Olly BIAN Jar jl dad el yang HA IL ale mewah JUDI calis Lol 
Ad S3 seal (UI F Ugal JI Gm mai Padi Jom Good! Ko0naah Tak el 3 Ill JB Sol £ sad! 


e) OSYI olina ual 3 Lag Gaal uya JST Ky ep YG Lag pel Ob 33 3 eLAYI ola Jas 0g AH Ly JH IIA (gan 
talas oral sel 

Sedangkan masalah memotong kuku disepakati oleh Ulama hukumnya sunnat bagi pria, wanita, 
kuku kedua tangan atau pun kaki, disunnatkan cara memotongnya di awali dari tangan kanan 


kemudian tangan kiri kemudian kaki kanan dan di akhiri kaki kiri. Namun menurut Imam AlGhozali 
dalam kitab IHYA berkata “sebaiknya di awali dari jari telunjuk kemudian jari tengah, jari manis, jari 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3271 ) 


kelingking dan di akhiri dengan ibu jari” dalam kitab tersebut beliau menuturkan hadits dan hikmah 

memotong kuku dengan praktek yang beliau tuturkan................... dst. 
Olyy Abad nanah ya ASN SAY ON ALAN Gilang JanYI Hat JULYI pala) PLS ya GW Sy JB an ah ah al ye 
luan 


Kemudian pengertian hadits dari sahabat Anas Ra, “kami memberi batas waktu dalam mencukur 
kumis, memotong, membersihkan bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak 
ditinggalkan lebih dari batas waktu 40 malam” (HR. Muslim) 


Artinya para sahabat dalam praktik membersihkan diri tadi tidak sampai mengakhirkan hingga 
batas akhir 40 hari, andaikan mereka mengakhirkan tidak pernah lewat hingga sampai masa 40 
hari, bukan maksudnya membersihkannya di izinkan 40 hari sekali (tetapi setiap saat terlihat 
panjang meskipun belum sampai 40 hari sunah untuk di potong/dicukur). | AlMajmu' Alaa Syarh 
Almuhadzzab 1/287 |. 


1044. AURAT ANAK KECIL YANG BELUM BALIGH 


PERTANYAAN : 
Badru Zaman 


Apakah termasuk Aurat bila anak kecil belum baligh ga pake baju ??? sampai manakah batasan 
aurat bagi anak kecil ??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Menurut pendapat yang paling shahih kemaluan bocah wanita kecil haram di lihat kecuali bagi 
seorang ibunya dimasa usia menyusui, sedang kemaluan bocah lelaki kecil menurut mayoritas 
pengikut syafi'i boleh dilihat. 
Sobek! jaya Ae 1 Ml aj 260 Anisa — 3 MAP Tia OA H3 
png mail II risa CP 3 Je IN mung SUS 04 Jady MEI Intan GP IE Jl pr CAS Upndil Jis Matah 
Byral Kal) CL aj damag Legand JB AYI pad jk) CA Jp on d 
dng Boa) Sela! Un AL (SIA syeh) Sad jl 320 Ria — 35 oJU le| il 1 LSI 
Soal Gamad aja Aa 11 Ka AN al Hae CAB Td Oak 3 BI Jo Je idle ya | (—21302 
(H 987: An | 
JB Loji JL (TAI VI AA Y Intan Jl BI Ja HPV AN Aa alah Bole (UI Use Masal, 23) 
Sy) BAL Lol dah Ja CELL SUS aah elajar aj yee ea Ob Any JI Gong LES inai CAS LI: 
Cas El PI Ja tm adl TP oa BEI) Lae AB ya LS Cal SI ea TP Jr IAI ang 
Ja Un Ol — adl Bl pb ea — Baja! 
(Keterangan menurut pendapat Mu'tamad (yang dapat dijadikan pegangan) menurut as- 
Syaikhaani) redaksi dalam kitab al-Manhaj dan al-Mughni “Pendapat yang paling shahih boleh 


melihat bocah wanita yang belum menimbulkan gelora syahwat kecuali kemaluannya, maka tidak 
halal. 


Ar-Roofi'i dan pengarang kitab al--Umdah menyatakan “dengan kesepakatan ulama” namun dalam 
ar-Raudhah diterangkan bahwa al@adhy membolehkannya, berarti tidak terjadi kesepakatan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3272 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ulama tetapi ada khilaf dalam masalah ini. 


(Keterangan Al-Mutawaaly menshahihkan pendapat yang menyatakan bolehnya melihat kemaluan 
bocah laki-laki) perbedaan diantara kedua kelamin bocah ini hingga mengakibatkan halalnya 
melihat kelamin bocah laki-laki dan haramnya melihat kelamin bocah wanita adalah kelamin 
wanita bentuknya lebih cabul. 


Menurut pendapat Mu'tamad (yang dapat dijadikan pegangan) menurut as-Syaikhaani (an- 
Nawaawy dan ar-Roofi'i) tidak bolehnya melihat kemaluan bocah kecil wanita yang belum 
mengundang syahwat, menurut Giil (sebuah pendapat) makruh. 


Al-Mutawaaly menshahihkan pendapat yang menyatakan bolehnya melihat kemaluan bocah laki- 
laki hingga ia usia tamyiz (usia saat ia bisa makan, minum, tidur, buang air kotoran dengan 
sendiri). menurut Gil (sebuah pendapat) haram. 


Dan bagi semisal Ibu boleh melihat dan memegang kemaluan kedua bocah tersebut saat usia 
menyusui dan mendidik karena adanya darurat. | Fath al-Mu'in 1!/260, Hasyiyah IYaanah at- 
Thoolibiin 111/320 J. 
926 Sy Aina 
yeh Jalan GC KY (TPS) ENY (Sok Ji 3563 No Ja) 
CA ang ra A PO yag PIL OAT al Gatal JSI deg SL Ma AL PI liga pp Cd Ul 
Ae 2 Sand AA Opb Ag pjprg byk Arwwnno LAS jak La Aa dl Joud pisa 
Dan halal melihat bocah wanita kecil yang belum menimbulkan gelora syahwat kecuali 
kemaluannya yang haram melihatnya sedang al@aadhy (Husein) memutuskan diperbolehkannya 
dengan mempertimbangkan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat. Ibn al-Gatthaan membolehkan 
melihatnya bagi seorang ibu saat usia menyusui dan mendidik karena adanya darurat. Sedang 
kemaluan bocah laki-laki halal melihatnya selagi ia belum tamyiz, pendapat ini dishahihkan oleh al- 
Mutawally dan lainnya dan dinugil oleh as-Subky dari para Ashaab (pengikut as-Syaaff'i). | Fath al- 
Wahhaab 11/55 . 
CI ab A02 130 dental! — 3 FA BUSI lan R00 II ai san 
CIA al JB SUYI yan oya BY pL ULIY Be Ialan Gamad KY Git Y (Gokeo Il) B3 Jr HPN (3) 
la JB ai JEC TEINI) AAU OA UE Y Pm 0g 3 SE 1 
CA AN oil dag LS SE jl Y SY Ah Ja GUI S3 ali Lajar aj por meli Ob Roy JI Ud ongg BLS Sad 
JL 
Ca Cettaly US Ie Sani Andy jamal IA) BSI IR JAN JB Ofy dadali Ie 3 pisa FA ia Plh 
SS PIL Ra AI OS Of Gang ALS yag Bag ml OS Aa, ee oa PN OLES 
AURAT ANAK KECIL 
Ayah INI role la ADLN 3 MISI 3S Gala ab jl Wala cl OS SS ALI 3 misal 2,2 Of 1 IP Reiki 
OS Of pole BS S3 OS Ol GALAN ob mina Bo y0g NI 3 Leena JI 3naS El OS S3 Gal sal 
Bogad Soo oya | Ol ISIS A Teamilk Bo yJB & yi dinnoet Ai 8 yg O yag Bogadl ya al La 03 ya misal SMS 
kana! # lali (533 Jis Blgada SIS OP ST GAN ab OS Of Uh ata dop ad onny A3 III pl VI pad 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3273 


bet SU al Mer Il SI PL SB V3 UI nye Wb 
Kalangan Syafi'iyyah berpendapat : Aurat anak-anak baik pria atau wanita dalam shalat baik ia 
telah muraahig (usia menjelang dewasa) atau belum seperti halnya aurat orang dewasa.Sedang 
aurat mereka diluar shalat menurut pendapat yang paling shahih juga seperti orang dewasa. 
Aurat anak kecil yang belum murahig bila ia pria maka seperti aurat diantara para mahram bila ia 
sudah mampu mensifati aurat yang ia lihat namun tanpa disertai syahwat, bila disertai syahwat 
maka auratnya seperti halnya orang dewasa.Sedang auratnya bila masih belum mensifati aurat 
yang ia lihat maka auratnya seperti tidak ada hanya saja diharamkan melihat kelamin dan 
duburnya bagi selain pengasuhnya. 
Aurat anak kecil yang belum murahig bila ia telah menimbulkan pesona syahwat menurut ukuran 
akal normal maka seperti wanita dewasa bila belum menimbulkan pesona maka tidak, namun 
haram melihat kemaluannya bagi selain pengasuhnya. | Al-Figh alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/198 |. 


sabih pian! OLS Laguy € Un yas OLS Laga c pl Bygits Snsd II All Ol le eleal Gas — 91 2 sasa II Jar 3 
bin TAI aa Bol lm AS GI Intan Ode gain Il aed ada aa OT Joel yg al de Land Uji) «Lan Al 
Semua Ulama sepakat bahwa melihat aurat anak kecil wanita dengan disertai syahwat maka 
haram hukumnya, usia berapapun anak kecil tersebut dan dibagian tubuh manapun yang ia lihat, 
dan Ulama juga sepakat bahwa diperbolehkan bagi pria dewasa melihat dengan tanpa syahwat 
terhadap anak kecil wanita yang belum sampai pada usia yang menimbulkan gelora kecuali pada 
kemaluannya. | Al-Mausuu'h al-Fighiyyah 40/347 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/380465528642928/ 
1160. ANTARA CINTA, PERASAAN DAN KEMATIAN 
PERTANYAAN : 
Oreng Posang 
Assalamu'alaikum. apakah masalah perasaan cinta masuk dalam ranah figih yang menimbulkan 
dampak hukum (halal/haram)?misalnya kita sudah punya istri, tetapi kita masih mencintai wanita 


lain walaupun kita tidak pernah melakukan hah-hal yang dilarang seperti berduaan, berciuman 
atau lainnya. tapi hati gta slalu ingat pada wanita itu. bagaimana hukumnya? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaykumsalam. Antara CINTA, PERASAAN DAN KEMATIAN 


SP le aa aa CH Ud Gea 1 YP al IU (ia SL lag Lang SN Gis 32) - 8853 | 180 2 
slasali Jlatst Aale parit Al joel, 


“Barangsiapa yang jatuh cinta lantas dia menahannya hingga ia mati, maka dia mati syahid”. 
| Faidh al@adiir VI/233 |. 


Oly Gea OY BAYI sha oya OS (aa Ob OA Hai) AN Led USU Jo yaa oa (GE ya) 
Hah Sip) al 2 Mile (AI ae ya ile 0 Jet) Km Dl dal AA Jd yi Al Kenyang ASI adl jalan OS 
Hard Al SAS O2linaly ( Upah ye dan) Ajal ain IU Cs Kh LA BI Gel, (apa yg 
“Barangsiapa yang jatuh cinta (pada wanita yang semestinya halal untuk ia nikahi secara syara' 
tidak jatuh cinta pada semacam amraad (pemuda tampan tanpa kumis) lantas dia menahannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(327a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hingga ia mati, maka dia mati syahid” artinya dirinya tergolong syahid diakhirat karena jatuh cinta 
meskipun berseminya diawali dari pandangan tapi termasuk hal yang tiada dapat ia hindari, jatuh 
cinta adalah karya Allah pada hambanya tanpa suatu sebab“Barangsiapa yang jatuh cinta lantas 
dia menyimpannya (dari terlihat orang-orang) hingga ia mati, maka dia mati syahid”Jatuh cinta 
adalah berseminya rasa pada kekasih hingga bercampur diseluruh anggaauta tubuhnya.Sanad 
hadits ini dan hadits sebelumnya adalah dho'f. | At-Taysiir Bi Syarh al-Jamii' as-Shoghir 11/833 |. 


SYARAT JATUH CINTA TERGOLONG SYAHID 

Disyaratkan kematian yang dapat membawa seseorang tergolong syahid akhirat adalah : 
“ Iffah ialah tidak sampai menjerumuskannya pada perbuatan maksiat meskipun sekedar 
melihat yang diharamkan 
» Kitmaan ialah tidak diekspresikan dengan bentuk ungkapan namun ia pendam dalam hati, 
meskipun mengungkap perasaan kala seseorang jatuh cinta hukumnya sunnah 
» Yang ia cintai halal untuk dinikahi secara syara' 


Latah JL Gala Gal AS AA3y ap VI OLS Ofy legi Lola LLah AS) Hang GAS ya pal OLS Aiall bo jd Lite ca pa 

U Jaa HS Kanara 2 JM Gebaad V3 SUN Rony 5S Lal) Joel okay Lega dd SI Tel oma ya Malu Ol ey 

Ol Big Rony 

| Mughni al- -Muhtaaj 1/350 |. 

GP in DN bera Laga Gk gone JA Saga Sae yaah 2 Tlah bp il ( 20 Cena) AP) 

Si as end Ai nga Pileg... UAN 15) CIA Pa 3 ka KAS) eyang DS Oly daya 

Pan ee He AA ia ME an Jln Ia gete a  Uah Id am, MI 

| Ar eh gb ea 

DH Hasyiyah al-Jamaal VII/155 |. 

Membayangkan wanita lain saat berhubungan “intim' dengan istrinya menurut kalangan 

Malikiyyah, Hanabilah, Hanafiyyah dan sebagian kalangan Syafi'i'yyah hukumnya haram dan 

berdosa namun sebagian kalangan Syafi'iyyah tidak sampai menghukuminya haram karena 
bayangan dan perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat ia kuasai. 

2 MAALIKIYYAH 

de oi A9 BII gd naa GI Toni) Akal ada ya Jyilb one Ly Jail dambi Je Seioan Ol Ale Urang 

eU ya C3 Jl ea Ulee IBU CU ora gp lag Ca) Gd BL SI dtng Om Jeon alat Al) case alat asi, 

O esitolal ia Sad dB Ek Ag emas Me akang el p Aala pena SUN SUS OT tg pba dil Aas Uu had 

de Ugal) All ly dh UP cato Ole MW Jas ISP JB Ok Alay KUIS Ode pnga dil IJB Ob Gap Cabai JI mas opa 3 

Ola Ia (3 Ugale Ill OY cad yg Ja dh lela BTN Ja nang Jen RAY S3 Lag CT Jeda Jd yprg 

Lemas Um EL GI 3 al LS aan Ulang & Lapor VI dus ES SB el US Gas Up ya SL) B3 Call al ey Ale 

dab AI las call osna G Lagia Anly JS OK 

Al-Madkhaal 11/195 


2 HANABILAH 
ASI oya BI (nb AA Reset Boo deng plan Mas amal Al HN ale 3 pjpng Jis cal S3 3) 
(1198) 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3275 


Al-Aadaab 1/98 


2 HANAFIYYAH 
Aiandll tan Uda Koja yel Cb ja ay Uli La IS 2 ol 3 JB UE, Gek gan) Uus Wlaal ea f3 
mb yah Clgitan de Ranah! Bella yna dah Un gay dala Ca Ras II SLS as ON At 2Ae Landa Ant, DI, ca 
Unity CE sal dye JS Ulas oya pb Urea le cal) Pn jadi Ulun 
Hasyiyah Ibn “Aabidiin 6/372 


2 SYAFINYYAH 


IS EMS dala pb dil Ra pall 3) ad Ll pal il am 3 yng Calo PL ja Knale dan3 Ig dal male JI ALA :JU 
HE del Aly el Bag Aga WS 
Thoroh at-Tatsriib 11/19 


No - - - ..9 II We SI W - 2 330 07. 3. Lu, Oo wd w w 9 2. PWI Ie - - No. 
Id Hall Jay KN SS png Jah Laga dl Ad) Jap gi Rar uelona GI Kita dala ob) (TP) 
- “w PA KN! 0 0 o 0 0 a.. -0 9 0. Iu 3 No 2... #. Loc 0 2 00 1790 0 W 84. 0 01. Iu 
CA JI JSI AI oya pel! Ilanry SAI gal Oigikona aon Ibis WI pia com Ulenadi OP JG Of ag Ogan 
ws doi Jaa, SAN Ya 326 Je HS (AB AE Ola WS Jus 223 dya Jum, 


JP ii HA je had Cas ob as) Wi, ( Wemditag EX gal Gala Ji di Op eauou 


30... 0-0. ow a. 0. 9 - o ce .w. o rd Ba 08 10.9 “WI. Ao 0-0 3-90. 
OP bg pllh A3 Cg yong mortal AUly Alah Ie mane Of UP Ag deslpp Us UP 4 dilamin) UJI Rnanal! Jadi 
“ 2 2 - 5 p 2 : 3 an NG Aid 36 0.43 naa 7 . 


SG ale pai op Uas Ad Kania U, U Jas KAN Kd US Kis ban da 4 AAS oli Uya doel Cal 4 
2 PEG K0 


Bug 3S 0 . R0... .. Ie. -09 -0 0-0 Bu 3 W w 0-9 PO Ina ad 2. - 2. 3d. . L0 
St EP as odonn U IS, alas jas yes Hae yb Sedia IAI Lava ji ulin 1 yuan By ya yag ) ya dia 
25 PE EKA AA 23 pese: - Pata SPA SA 3 


TAN EA SE AE BN ARYA TAN 
UI akan da mi AT UR PUT Ih ina Vai LE sd Ca Ga Sesha PP MU Lily mah ya LS 
BAN ip bh Ya in  TAAA I Sh ab ig ga LAOS 


ala al Tg Ta en ai Aa BI ba AK tp jani Jai SP K3 Jaa tan 


- .... 320 - w 2 wo. Y yo & oo. Y20 3. 8 3. 3w O-e NE NA eren DAN, 20 0-0. w - 9 
as Ol alam gan TS Lin ay Gia Ujang Ag italy ad AO par MU 4 Ale pra eta Ai lalai Ujang ye | SILI 


2 90 Pan Tard 


w Led - AN 0 Ie Lega 0 2 Iug Loe Oa. #c70 o o w - 0 - Ie 59 o- 
Ob 6 bs ay 1 Lead bat ab ai are at ca an PA ya pemali K dad Gt alih Gili 
Dejan Wo maid bli Usa SL Al Oa al Je Eh ya Baya Ula Uli dia kl SS HS) 


- 
. 0 Lo. Rege 0 age Loc 0 £ 0. .. 330 — A2 nd 
- 


Bs Jaa alat Ily asal AAN Gal aa Ie pa SITI le oa JB) Let Leg dala maka an al JI dl 


2.9 - 3-0. No. Su, 0-02 2 02 2w- 10 39 3 290. # LA 0 B3... “ 0 M0... o-0o- - 0. - 3 
Lai SUS Of Ag pad jare AT Aaja Gyat oa dia yaa GS doel yag Ujlale JG LS UJI uya g ji Taka Aatat at Bo al 


A0 ad .w We 0. - - ce Ne Ore - . 0 30 2. Lw, - Wako 3 0. Swe o-- 8... 4 - 
akomoly LAI la 1d dahila BALL Je al Lily dal Jd Uj Anal BE 3 dl uap Yam 0277 DL Ale Ul ai 
Hn oU Oak Je GUSI celaan A0) Lela Ka ye RAP aib yag «Aaj Aa Gl dilyy lg Oya: U 


Sud - aa 000 0 3 - - 0. 9 2.8 wa -. Ie. 2 D3. 900 20 - 
AS EN lp Ale DLP gam Hi la Doyan Gang Let ay Ball 1d JI LI Jas U agaska Sae Ol sang ce 


Own 10 Tea 0.» 0. 38 -w 330 - 3 2.2... Saw S9. 0-3 20 S0... 0 mw Sui 080 MU 3 3w 
ia Up j dls ji Jaa U Lag KASI opa Jas UU AI pp LS man RI Ji Gd Uap ob OP 4 up 
Ta GI NUSA ob Jong OLI JA ga pa CS Joni OI AI Tya pi Lara ed Kai 0 Yah 
ae ak ran aa aa aa mnuna al Aaa : 


we 02 2 .w. 2 00 Ie 5 pon 00. 


- 8 3 Pj 0. w bow B,eW 0 80 - - » 2.9. vw 9 
La Ki Ve dy la ce Jt KN G2 tb pa Lah Ga ON Oa GA La 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3276 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


we 202 - - 2 0. . 0w 20. wc 9 - o- £ 0. 90. -. 0 2. 0-9 o 0. . we 20 0 - 2... 
FE AE HMS GAS S5 pi ag Ai Leak ay DUS Kami Ad aan ON illa UjI Giat Ok d Jaa U 
BW SI w - 2 0g90 w o (na ow PP 0 3m 0 w - 0 Some 02 9 o 2... 3 w 
Kably Jalil 2 Ol pi daya Alas uya Ialale amal UI 3 elly SU Lia gl € opa oya Met Ulee Joni 
Sa GA ls ata da Lau) 4 pa) UI Jas Jie panas Hito Kb nadi HUB SU Uda as 
3-0 £. 0 w . 8-9 38 -W o 3 w 4 0 BW 0-9 I-o- . Aw, So. -— - 0 Pad 01 0 W 9 
Pom AS Ad ll Jan) KAI SI Jali apa KAI KP oya ga Vip 0 Lor ja Uy apl 4 Jalal 
AA , 


Tuhfah al-Muhtaaj 29/272-275 


Mbah Godek 
Pak yai Masaji Antoro mantap kang.....mbah mau menambahi dikit ya,,nanti diangan2 lebih enak 
mana ibarohnya.... 


283 JEV db jadi or pal ag cah Sa Ayi Ole AA Jd Tail yul IL SA Aeon) Alor Joy G Jing 
Lemtil ga dye JI aE AI Ufo 2nd pal pake er yg Alb 3 Kel al aan 3 MS Je SU bana 
AG JP pa angay —al Ae p3e Le Jam Nala cela pe CI Jan el Ka Jam Il AS Lu 
VE pa oya id 207 28AIN Lain CB Iya Yoh Il Sid ad SUdl oU JA YUI JA Y LS dilas 
Ae Ilkiy Ailee Aly (JAN LIL JS ya gan US JA 
| fatawi ibnu hajar alhaitami...kitabunnikah juz 5 hal 265 |. 

1185. AURAT : PRIA BERTELANJANG DADA DI DEPAN 

WANITA 


PERTANYAAN 
Alief Az-Zamranie Noer 


Assalamu'alaikum wr.wb. mau tax, mhon pencerahanx. . ."dalam islam, aurat s'Org laki-laki hanya 
dari pusar sampek k lutut, bgaimana hukumnya apabila s'Org laki-laki membuka dadanya 
kemudian membuat para wanita merangsang?" 


JAWABAN 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. Anggauta tubuh antara pusat dan lutut adalah aurat pria saat ia shalat, 
bersama pria lain dan saat bersama wanita mahramnya, namun saat ia bersama wanita lain 
diwajibkan baginya juga menutupi seluruh anggauta tubuhnya (pendapat lain mengatakan wajah 
pria bukanlah aurat saat bersama wanita lain kecuali bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah). 


Dengan demikian haram bagi pria membuka dadanya di hadapan wanita lain dan bagi wanita 
tersebut juga diharamkan melihatnya namun terdapat pendapat mengatakan boleh melihat selain 
anggauta antara pusat dan lututnya dengan jaminan tidak mengakibatkan rangsangan atau fitnah. 


REFERENSI : 
Mujalli Anwar Mf 
Jay BII 3 DL 3 One AI AS) Ma og La Lal Slye LE dl Je Ol Anya Glat Lad Jill bel, 
Kabah sll ane 
BAE Soya gag pala JI Gal Os padi Lesil 
Ae P3 DUS ea segi Id Kesr YL LAN de pad lee V elludll Ai Wyye Ceng Ori RAY Co Oya) diy aan Ll 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3277 ) 


Li dm ng SMS ea seb Al Pa KYT Oh jera 

Bye kas jai pad Jen Ga 2 gal Mery ya Ja Ain IBL dong Boga Lakon 3 Jera dong Ol Iii Land 
Ie ageng OS jg Shika yen elu y april GyASA OLI Ade dll Jd SI NE ab USS | Op Jai kill 
Bp VI TIA ya Saran ad ad Ny AN elu Ge Bye 


Kesimpulan pmbahasan tntang aurot lelaki adalah, lelaki punya tiga hal dalam aurot : 
1- aurotnya adalah antara pusar dan lutut, yaitu aurotnya dalam shalat, di sesama lelaki, dan 
saat wanita mahromnya sendiri 
2- hanya kubul dan duburnya saja, yitu saat dia sendirian, cntoh ketika mandi di kamar mand 
3- ADALAH SEMUA BADANNYA, smp rambut dan kukunya, yaitu aurotnya di saat ada wanita 
lain/ajnabiy 


Maka haram bagi wanita untuk melihatnya. Andai ada orang yang tau, bahwa akan ada wanita 
yang akan melihatnya, maka ia wajib menutupinya. Spert kasus dalam pertanyaan ini, ia udh tau 
bahwa di depan rumahnya banyak wanita lewat, maka ia wajib menutup badannya, tidak boleh dia 
trlanjang dada di situ, Beda halnya kalau cuma wajah Maka wajah bukan aurot. | Nihayah az-Zain 
1/47 |. 


Ag Boga tell ya dag lee Jl aus ai ya Udah gag Ca AS) BLEI G nye Ole DIPA Ja JI NS 
S5 Kasal le Jas OLI yuni BA 2737 4 Res erU enile Mila pa 


Begitu pula seorang pria, baginya memiliki tiga aurat : 

1. AURAT SHALAT 
lalah aurat yang wajib ditutupinya saat menjalani shalat yakni anggauta tubuhnya antara pusat 
dan lutut dan ini juga auratnya saat bersama sesama pria dan wanita-wanita mahramnya 

2. AURAT NADHRAH 
lalah aurat yang harus ia tutupi dari pandangan wanita lain yakni keseluruhan tubuhnya 
dinisbatkan pada wanita lain (bukan mahramnya) 

3. AURAT KHALWAH 
lalah auratnya saat ia sendirian yakni dua anggauta cabulnya (kemaluan dan dubur) menurut 
pendapat mu'tamad (yang bisa dijadikan pegangan) 


| Tuhfah al-Habiib 11/184 J. 


Buka juga keterangan di Kitab lain : 
Hasyiyah al-Bujairomi ala al-Khothiib IV/79, 
Hawaasyi as-Syarwaany 1l/112 

Tuhfah al-Muhtaaj VI/246 


Dewan Masjid Assalaam 
apeldi dan Any hate La an at Ol jt ad Udi OA pad Len, 3 Lara ab dl as Ll, 


Dan adapun melihatnya seorang wanita kepada selain suami dan mahramnya adalah haram 
sebagaimana melihatnya laki-laki kepadanya. Namun ada pendapat pula bahwa halal melihat 
selain auratnya (antara pusar dan lutut) ketika aman dari fitnah (syahwat termasuk fitnah). 
| Umdatussalik wa uddatunnasik. Kitab Nikah hal 213 |. 


Kor Ngocol Kor Mettat 
Spb ordlb hog) lelet kai Op as Jr II II Uas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3278 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wanita haram melihat lelaki saat merasa dirinya akan tergoda, apalagi merangsang. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab 


Link ASLI diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/336546616368153 
1253. PENGERTIAN MADHINNATIS SYAHWAT 


PERTANYAAN : 
Edogawa Maria 


Assallamualykm warhmatullah wabarokatuh..pa kiyai mau nanya nih, madzinnatu as syahwat.. itu 
apa tlong minta dijelaskan... 


JAWABAN : 
2 Ulilalbab Hafas 


Mungkin yang dimaksud si sa'il adalah mudzinnatussyahwat (perkara yang bisa menimbulakan 
syahwat) dalam artian dzon akan terjadinya syahwat. 


?Taufig El-rahman 


Madhinnatussyahwat ialah tempt syahwat seperti contoh tidak dharamkan melihat farji hewan 
karena pada urf (umum) bkn madhinnatusyahwat atau tidak menimbulkan syahwat. karena cma 
wanita yang diannggap madhinnatussyahwat. 


? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Jawaban diatas alhamdulilah semuanya sudah pas...sekedar nambahi referensi 

Madhinnatis Syahwat - Tempat yang diduga dapat membangkitkan syahwat/birahi. 

Kab obat ya ya #UA ja 0 all Aila ayalil 3 JW 3 pad d yong dah ookas SAI Jon sis cal (yes Takan SUS Y Jp) 
SONG AE Jang Jend SAI Jis 3 yel Lnloy ole oil 2 yng 

(Keterangan karena tidak adanya madhinnatis Syahwat) artinya karena tidak adanya tempat yang 

diduga dapat membangkitkan birahi. Dalam kamus dijelaskan “Madhinnatis Sya-i” artinya tempat 


yang diduga wujudnya sesuatu didalamnya.Sedang batasan syahwat adalah ereksinya kemaluan 
bagi pria dan terpikatnya hati bagi wanita. | Paanah at-Thoolibiin 1/64 |. Wallahu A'lam Bishowaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/366179380071543/ 


1279. PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI (IUD) OLEH 
DOKTER 


PERTANYAAN : 
le Pos 


Assalamu'alaikum.. Masalah : Sudah umum jika IUD/spiral di pasang oleh bidan/dkter. Sdgkn farj 
tidak blh dihat oleh selain suami. Pertnyaan: Apakah pemasangan IUD tersebut halal di lakukan 
olh orang lain(dokter)? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Hasil Bahts Masail PWNU 1997 di PP. Ketapang Malang 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3279 ) 


IUD adalah alat yang berbentuk huruf T yang ditempatkan di dalam rahim yang menyebabkan 
terjadinya perubahan di dalam rahim tersebut yang mencegah sel telur dari kondisi siap untuk 
menghadapi pembuahan. Alat pencegah kehamilan tersebut dapat berada didalam uterus untuk 
kurun waktu beberapa tahun dan merupakan alat pengatur jarak kehamilan yang paling efektif. 


Pertanyaan : Bagaimana hukumnya menggunakan kontrasepsi spiral (IUD) dalam KB mengingat 
caranya dengan melihat aurat? 

Jawaban: 

Pada dasarnya menggunakan spiral (IUD) itu hukumnya boleh, sama dengan 'azl atau alat-alat 
kontrasepsi yang lain, tetapi karena cara memasangnya harus melihat aurat mugholadzoh maka 
hukumnya haram. Oleh karena itu diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syara' seperti 
dipasang oleh suaminya sendiri. Dasar Pengambilan Hukum: 


1. Sullamu al-Taufig 
8 yiaong LS Jl) 8 ul Gyat at pegi LIAR Upaley dala pong lali Oi na Uya Boo Lebida Uya Gaal CAS Upale Dona 
Ulos jP Iea Pung oten da J3 Soga de gllan 
“Termasuk diantara maksiat mata yaitu memandang kepada wanita lain dan demikian juga mereka 
memandang laki-laki lain dan melihat aurat. Maka haram melihat bagian dari tubuh wanita lain 
kecuali perempuan yang halal dan haram pula atas dia membuka bagian dari badannya 
dihadapan orang yang haram melihatnya. Haram atas laki-laki dan perempuan membuka bagian 
diantara pusar dan lutut dihadapan orang yang melihat aurat sekalipun bersama jenis dan ada 
hubungan mahram kecuali perempuan yang halal” 


2. Hasyiatu al-Gulyubi, Juz III, Hlm, 212 
en AN Hebel eh PI 3 ay 
“Dan ketika melihat itu haram, maka menyentuh juga haram karena menyentuh itu lebih sempurna 
daripada melihat dlam kenikmatannya” 
3. Mughni al-Muhtaj, Juz IV, Hlm, 215 
(ng tabu wa sn ma JI dont aus ut, Laga AN nya Par Ja Rp ee (15 L of si 
Hp Apa UI Sp tag AN Wala Jar da itung AS HS Ka Jalal rta pa, 
AJ yag enak pend iga Ui ola ala ah 
“Ketahuilah sesungguhnya apa yang telah lalu bahwa keharaman melihat dan menyentuh ketika 
tidak hajat untuk melihat dan menyentuh. Adapun ketika ada hajat maka melihat dan menyentuh 
hukumnya boleh kerena bertujuan cantuk dan mengobati walaupun pada farji, karena hajat yang 
mendesak untuk itu, karena jika diharamkan dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan kesulitan. 
Jadi seorang laki-laki boleh mengobati orang perempuan dan sebaliknya dan hendaknya hal itu 
dilakukan dihadapan mahram atau suami atau perempuan yang dipercaya jika kita mengikuti 
ulama yang membolehkan khalwat satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan dan ini 
pendapat yang rajih”. 
Sumber : http://solusinahdliyin.net/sehat/387-pemasangan-alat-kontrasepsi-iud.html 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/3691738 731054271 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3280 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1442. ALASAN BAYI MENANGIS KETIKA LAHIR 


PERTANYAAN : 
Koes AL Jawawi 


Assalamualaikum.......Maw tanya kenapa setiap BAYI yang baru lahir itu menangis.....? Mohon 
pencerahan matur suwun. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Wr Wb. Karena tertikam oleh syaitan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad 
SAW :“Setiap anak adam ditusuk oleh syaitan dilambungnya dengan kedua jarinya saat dilahirkan 
selain Isa Bin Maryam”. Diantara solusi agar terhindar dari tikaman syetan pada anak yang 
hendak terlahirkan kelak, saat senggama jangan lupa berdoa: ALLAAHUMMA JANNIBNAA WA 
JANNIBIS SYAITHAANA MAA ROZAATANAA 
oolaseY SI Jet il Seiya Sh (OBemdd! Anak Yo ya) Gaal laa ALA 6 Ya Li OI id 
Alor ee Hamaia jd ya (ol Get a derg bsa « £ jie skin YG Sao gl Ce din Gita « HI SD - ds 
SAS Balyy HL dala Al boh dya gamat CE AAA ade SL Cd OUlnd a Kl Sung ILK VI MY, dl : 
ASI Aya Tail, (ly) Cemas SI (pia) “pel 300 2S pa Lal aya AI Saioah « Jenluni shah ya Olesi ya Kyai « 
SI (Obama ma ega) II rey Sal dy 2 Ita YAN ale dad) Allan (Eh kang PU BUS GA Jl yag 
Bls mbl Of IP BI Ane mari G9 1 Coal JB Lol OUsaSII La ya AYI Wa La JI rally MN 
udh CI us 
“Tidak terdapat dari anak cucu adam saat terlahirkan kecuali ia tersentuh oleh syaitan”Rasulullah 
SAW bersabda “Setiap anak adam ditusuk oleh syaitan dilambungnya dengan kedua jarinya saat 
dilahirkan selain Isa Bin Maryam”. Imam al-Gurthubi berkata “Penikaman syaithan tersebut adalah 
awal penguasaannya pada manusia, kemudian Allah menjaga Maryan dan puteranya berkah 
doanya dari hal yang demikian”Karenanya kemudian bayi menangis sekuat-kuatnya akibat 
tikaman syetan tersebut. At-Thiby berkata “Dalam penjelasan jeritan bayi tersebut menandakan 
bahwa sentuhan syetan pada mengena pada hal yang menyakitkannya”. | Misykah al-Mashaabih 
11377 |. 
La Ollapbdl Kadang 4 Old! Lir pelit AI png 3 JB alat Gl Of aU BP 3 maa Of Yeay Ale AI lo AI Iya) JB 
bud OUsaddl ons d «UU 3 laga ak Ol ob Ly, h 
dorla plg 6 laka (287 PI) SEA Kant OUansdl WI WS aa dy» 2 nyaa G3 
Aga DUy 3 BIN JB. 0b3 Gobel da2 Sy jam Gan diy IKA, (Con gl OUsndil Ale Jelas | )) 
IE) et) Ld WS pel AI pom Jia alat Jo JI AISI BG AS AS eye! Jana 3 cela Ii 3 SAI 
AS Ig Al ea Sl elelad Gl JB. at) Uto tady 0 Ot code Of 4 Gea DSB A33) Lah Uni Olast 
Ora pan! de Coba Can doel JAS P1 Selinadl JEy . ASIL ya Wah . jl 3 Atilei o png slaal 3 Al S3 
dag ASIL JW, IU onln Y Jia « Ugal) € YP OUad dam Dad ya JS elor 383 « IU ka gan al Hd aa 
ale Olesi O S3 Y Jah 6 OLI Agar ya Ulama! Unas Wal dil Jd «aan Jihad ye Anal 1 Jay € FLSIL 
3 (42: 15)" Otak. male 2 Ono yeole DI) "Ela JB € nb ia ape OB « OVaku 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3281 ) 


“Kalau sekiranya seorang dari kalian apabila ia hendak mendatangi istrinya mengucapkan doa: 
ALLAAHUMMA JANNIBNAA WA JANNIBIS SYAITHAANA MAA ROZAOTANAA" Ya Allah, 
jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari rezki yang Engkau berikan kepada kami," 
maka sesungguhnya jika di takdirkan baginya anak saat itu maka setan tidak akan dapat 
menimpakan madharat terhadapnya selama-lamanya". (HR: Bukhari Muslim). 

(Maksud madharat terhadapnya selama-lamanya) adalah kekufuran.As-Sanadi berkata “tidak 
satupunn Ahli hadits yang memberi pengertian hadits ini dengan kemadharatan yang bersifat 
umum sebab kenyataan rasa was-was teralami oleh stiap manusia”. Dalam sebuah hadits 
dikatakan “Setiap anak yang dilahir tersentuh oleh syaitan kecuali Maryam dan anaknya”. 

Ada pendapat yang menyatakan arti madharat diatas adalah madharat berupa penyesatan 
dengan kekufuran, pendapat lain penyesatan dengan menjalani dosa besar, pendapat lain 
penyesatan melalaikan taubat saat menjalani maksiat, pendapat lain tidak tersentuh oleh jin yang 
sering mengganggu bocah kecil, pendapat lain, syetan tidak akan mampu menguasainya maka ia 
tergolong orang-orang yang terjaga sebagaimana firman Allah Ta'alaa : “Sesungguhnya hamba- 
hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut 
kamu, yaitu orang-orang yang sesat.” (@S. 15:42). | Misykah al-Mashaabih VIII/346 |. Wallaahu 
A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/390315134324634/ 
1501. MU'ASYAROH : KRITERIA TASYABUH 


PERTANYAAN : 
Seringkali kita dengar keputusan hukum syara' yang berbeda beda (jawaz makruh haram) dengan 
tendensi timbul keserupaan (--s ) dengan kebiasaan adat dari golonganj etnis gender tertentu. 


Dan dalam perkembanganya adat/kebiasaan tersebut tidak menjadi ciri khas dari golongan 
tertentu. Pertanyaan : Bagaimanakah penyerupaan (tasyabbuh) secara definitif di dalam 
menimbulkan konsekwensi hukum (jawaz makruh dan haram) menurut prespektif hukum figh ? 
Apabila suatu kebiasaan sudah tidak menjadi ciri khas karenan banyaknya golongan lain 
melakukan hal yang sama apakah melakukan hal tersebut masih dikatakan tasyabbuh ? 


JAWABAN : 


Melakukan sesuatu yang bisa dianggap menyerupai kebiasaan atau adat dari golongan etnis 
jender tertentu baik disengaja atau tidak konsekwensi hukumnya haram bila ada unsur 
kesengajaan dan boleh atau makruh ketika tidak ada kesengajaan atau maksud tertentu untuk 
menyerupai. 


Referensi : 
SI 26 20 IL el alga el 
RB AS 3 Ja NAS oytnj BSE jl dita dar 3 YA Loyal OS Lil Aa Bebi PL La Akal GB al Jan J8) 
hi Clay SUS gala pu Jln JL Ramli Andi Ae CS Jang 2 ye Omah ya HA lai EU SA ag PJU 
CESI SB slas Ol JB LS SI Wis le Gamad one 3 Abg palil 3 PPAP SI ootd He jl eludll mal js 
SNI SY an jd Alat Bole ag pe la pedih IS 3 ea Jd MUI Ulang KEL II ladl Ogolas seal Ibr Sy onya 
pas sll oya pi Bole Ap Lb pr La ali dala Aa pai LA Sa PW ah sel ot aah PIN OI js as 
Ea la Ll do aib Ad did td JIE, Jler JL Late And Ula al MY Ul otg) de Jl Rale3 add ya DVI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3282 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DI Ibr papa? SP ia UV RnB Ah id Jon) Talas Or Ul gal 

SE 3 284-283 : 2 eyadei jinak Raba 

Be Any BII ey ohaAYIY Rdonlly meri 3 09,3 La deg Sella Ion Jl Ab oya Apaki daall Jarl (Uban) 

Lag Geisadl uya 03 Lag —JB Of Il ah LP SIT Joel 3 dolatel Asad PU ya Le Wal bu Ol ya doll 
Ilay elu Andal Ag Anh gl yel US en din Lg p Jl Jon oya BILA male Ade Gaivall Ul AKA 3 Hill AR oa 
Lets jan ye Jiiy RAL DG Alan katak! Ol jaman oil rah SMU Lalu, Km aah yaaa Ul mb jl 
BN IS GA PP US Sel le aa Lallana 3) m3 ya eta PT Of aa 

SS Ao ylemdll A15 104 2 0 poli 2 paid ya 

OS SI plus Un) petaka 3 H3 pang Jang LAS MAA 39 peeladr WA S9 Ha OA SG Sl pa dai ya 
KB yag Uya UUS SA ASLI oya yag Urdellla dab oya Gak Jad3 etis ya UII AU Ab Halo J3 GL anta 
by MA AE oya dab oya Ol hy Wib Gian | Olg (ST SAS UANG Ale gan yag AS Jak) Olga Gladi 

Jet ya JIE ebi one MIS oya dlay Ody pal OS 5 NAS el aiao jl eW) Ralas Uad UV 55EY ly J3 eko hat 
O gal! Kosaag Aad O yieNy DWI ALI syaa PA el poin ML Adaa Y oa A3 Gaia ME CA pd dana CA Celaka O pal Span! 
OT A8 Lola OS A8 Ilasty Jah ya Rong oyaly lol SISLREYI oya Rel oya D Aebl Ha A3 enam JU4 Ale 
23 Tealiay LUSUI GbUI pal omag Lapey Key IMEL, kang BLBI & Lateely CN) Say Oey lab j3 ale 
silanah! AI Key € Jan gak La JII, JII ya Ah W OS Anh SA EU Red gag Tina ga II LSI 
SAM GAS LAN Of Ugia yyAY Bakumdin Ab yebis d Olg Saad Il 3 Ab SAM 3 esis. pb Ody ea Ah! 
Sta elok! SLS ya OB gan yat ladang Ir Yly SNEYI (3 La A3 ya Il dg OLLEN Ou VE Lasy Lal jp jalal 3 
Of YP SWA Balita dina maag HENEU GIE € yi dam ya AL Da BUANA OLS oa (all Alami £ Yi demi ja HL 
INA Sant nail Lila ya 3 £ Wei! org oling Rika Kon pall SAI 3 RAL Of Ling gila Anag 

Cm LAS jasad ai GP AU BNI Kang ALA CIA 3 HS lia Oi Letay Ula ly SAI Jal de Slam, 
ca Ig dah Lag dag at Lal) OAT SIN SIA Il oya SS HP II LN eeale DAN Cg Ora AN Cun 
ons db Ip GUSI Adab JAS oat 0 AS US Oly SESI Jah dadali AA dad Ol alel Jil Ega Il Rea 
Pa LA PA AAS Alor ya AINI HA) IS di PJU Ust Uya IyaS cal Jd alas yag BASA peran MP (SA ey 
DAS PARI G petir Ja A33 MIS ola EA Gainy LAN Kon Aib GA dadi Je Ia Jan A3 engan LAI ay 
SIG SWAT ta OS WI lai jl Krama j LAS OS OP dd HAL SI 

SSI Any lemill A15 269 2 0 mall ee padi jas 

BE SY dang Skema Slorj Aad Ra pp Soy! JB LAS dah Jon Ramah mali BAM, BUM Ramd Gaaka Jordi Al ya 
JA Any el Andal Iler JI ep Pua may PIL Jah AYI ELSA mira) SUSU, SA ii all 
Alas Jia GP da8 oya gb Jai pki Ja all Aiu Um ALA und aan JB Gal dala Asoy) alel Ganda Ja Ae Mg ati 
Beny ed ikial Lagad Il Lesyiy Ja Uei0 (b InIA OLS pnolali Ja eibnah ad Of Ja AS) Sal elo US Just, 
Br Rang BUS AS al Jah Ulun IL JB em Abi pyas 3 Jera Ali Alas ad Je Lan dang ad Ill oa Ul, eU 
Olah GELI 3 JB) arus soleh FUI 3 JBy padi 3 RI 0g peka bi Se SU Jean al ye AI 3 
PI Beo padan aj S IbaA dab IN ade pay SL Gia yag Alor All Gl slama oa Ar Jl Ah al mpue 
ce M3 Ag Feb, CPU Jen JUTA And AI JB Ce Alor) RAL LS Juang Opera EN dal 3 Ul J3 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3283 


21 Ema gout Upanleiy AI CB aa P3UNg Hddly Aan Un label SAI Lgals oya Call JW yag JB Ans Ily JUS 
alel dinnde Sitaak! jayg Ola pad Aale EK bdle 0 Oa Gd la ya MIS ea II OA Sleman 
ee sala ASI 3 Gali J3 
323 udi 
AS SUS Jp Be MS Ja Oi Jin UPI Ula yi al Je! Ga Gm BUANG ELANG Goal Je OSIS 
BN Iga LAI 3 Jetis € all Of Lai II SO Ay Pa Je JI Ran di BIAN j3 Ran Goa der jl 
Aa ya CAA G2 yg Lah Aeela Oa Ag dadali Tanahy Joni dab daan UST ES 0 0g SUN aral BP yet Jr jl 
IS 3 Jaa dp Mly Andal Anas ayal LS Gal Alah pebs LA GEA Gal ad ISP Jon NIS Apa 
S Ian pd TPA LAI ai YAN MAAN € dilonga Aly Iler Ib el ya Olpobakl gelas Ulee uya Crgedali 
Sel Il, 

Sudah tidak termasuk kategori tasyabuh karena sudah tidak menjadi ciri khas 

Referensi : 

430 : 2 JW 2 pal de Es 
LS slama lor 0 SUS ala S2 Ke OLI la ym gay Kali 3 Ibr Selatan SN (SIR AN Sp) 
ob jr 8 Spat UV! Jel ya 
271 pe el pall as 
JB SIA eladk Sleep oya Untag SUS pey (NS) R3 el yE oya Ar gai Lag Ilee jeli oya Welgatal Ah al 
Il Ie pg JB dpat Lag Ah LN, SSI 3 Clly La Ag MEN, JAE 9 SUN adl Jordi Ie pad 2 Ui 
Ca dtaj Sop OS adal HAJI Ill G0 Lag al Sya Yly Jalal! DUS atala pIb VJ dl BEJ Jl md 
OT ea JS dab ye eni BA Ab 3 al cal JB9 pebara Y al SP LS SU pad Ui elus LenoLasl 
Amal pil dab teya yad Raon pil 3 Ea Y Ay LSI, lai jang SI Seal MN ot Gta oa Ls 
SUS AS dala Lernny Gal kalo ye 2 bl 
adan jo 275 274: 0 Ml UI 
ca Gia Aang ayla pal Alang yag op Lae ya Sdh LOL 3 Vila pakai LAS pepaya pat ABI oya IU dl Lu MI, 
kada! engakey 2 yel dnsa lead Anas 3 Oles” ya Ulil Ceko ya peluna Ai2 Kn Abg U pke ABI ya Len Gaal ai Lado 
AI Jaga Sinoy Jang dang data pt An US. 2S me dya RS Jah Ten pel Lagi cal dl al End GE 
Ay BA ya Kendlebal O SG SAI SIG dye Tanda JVatnYI galang Ul dor Pl 03 op Y Sp Nia J3 Olla 
Pa ALA oya pas Abg Alli Ak kta 3 ADLN As pal S3 Abg TU aya AB Nela jas An Ya 3 SUS gai 
RAN Sd M3 Rab gt Jing ISA S3 pai OA seb Ol lek Ale 5 LS Ba gle JNE ja AT ma 
Ola 3 


1602. SYUKURAN 40 HARI SETELAH MELAHIRKAN 


PERTANYAAN : 
Raihan Abdulhakim 


Assalamu'alaikum. Pada admin piss tolong dok di tag tentang syukuran 40 hari sesudah 
melahirkan / marhabaan ibarat nya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3284 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 

Dewan Masjid Assalaam 

Ulama madzhab 4 berbeda pandangan tentang syukuran / makan-makan / walimah. 

(V3 PI sia! ya pai Ole yaa OS alga Cg Hal JS due Aa Sea, pala tan ya HE — Reiki 

Je ino cone Je Bakat SIA Call plab le Gilas Land gl Of LS 3 plabali Randy Aaole Till amal «S3 WK 

Log OS OP dalan! ga jang 3 je Sg jini OS Lb jini ya puki Ja plaball Ja2 eyag ly LA el ad 
Lah Ol gr oya UU Of yamg M3 SAI Mas Jiang (SAI Alba ag Ram jl Lal Lean Y MP Re 3 eU GOS jl 

Syafi'iyyah berkata : sunnah membuat makanan dan mengundang makan setiap ada kegembiraan 

baik karena pernikahan, khitan, datang dari perjalanan atau selainnya. Tidak dikhususkan 

kesunnahannya pada walimah makanan saja, sebagaimana walimah pernikahan merupakan 

shadagah makanan pernikahan maka boleh juga shadagah dengan selain makanan. Adapun 

kesunnahan walimah saat dari perjalanan adalah jika perjalanannya lama atau jaraknya jauh, jika 


sebentar atau jaraknya dekat maka tidak disunnahkan. Adapun makanan yang disediakan saat 
kematian, disunnahkan jika berasal dari para tetangga. Dari madzhab Maliki sukup ringkas : 


eta Y, ly cd Fb dh owl plees ex ul, cpais LS lis pdl Ranl 9 4d SD al ol NG - ASI 
Malikiyyah berkata : Yang disunnahkan adalah walimah pernikahan saja, sedang yang lainnya 
seperti walimah khitan hukumnya boleh namun tidak wajib maupun sunnah. Referensi : 
ha VI HAN (de Aid 
Dari madzhab Hanbali dan Hanafi : 
Bye hate La Blora Bye OP S3 al Ap oya Lah Lal dino ajal lab JI Syed ya Ogiaadl Of NG — Adul 
dia UKG AAA lab JI 3 sea UT 8 jilor Jd ag SA Ji 2OY 3 Ol Jl 3 ye Gy dia, SU Uh FUI slab JI 
Hanabilah berkata : Yang disunnahkan adalah khusus undangan untuk walimah pernikahan, 
sedang selainnya hukumnya boleh kecuali undangan makan kematian hukumnya makruh. 
Sednagkan undangan khitan ada 2 pendapat, ada yang berkata makruh dan ada yang berkata 
boleh. Adapun undangan makan agigah hukumnya sunnah. 
Saing AL VI) Ody KEY yeua Of oya APP daya cat ISI Jar Oi Gay Com ad Andi NU — Aaiadl 
oppa ya Ale AS ega Biilor UC SS W 0yA Uli plab JI Aye ajal ab lab AI Sgp Uh Lb maday Ulah 
OP gada LV JSI ad Bean Ily ea) Alay enak ea Ja Annas OT 3, dika FLA aeisas CI pladali Lah esa 
Cab Jas Olyvia JSI oya ab DG Jai Taha diah abi 3 ael ID Halal CU Yg Lag SL ip oa Lg GUI dl GUI 
AI Jl ya OA Ot ba yia Lina OLS se AAN 
Hanafiyyah berkata : Yang disunnahkan adalah walimah pernikahan, yaitu saat lelaki dan 
perempuan menikah disunnahkan mengundang kerabat, tetangga dan shahabat, dan membuat 
makanan untuk mereka dan membuat sembelihan. Adapun undangan selain pernikahan semisal 
khitan dan sejenisnya hukumnya boleh ketika tidak terdapat larangan-larangan agama. Adapun 
makanan saat kematian hukumnya boleh jika dibuat untuk keluarga mayyit oleh selain mereka, 
dan boleh dibawa ke tempat mereka dan makan bersama mereka di hari pertama karena hari itu 


mereka penuh kesibukan. Sedang di hari kedua dan seterusnya hukumnya makruh. Dan tidak 
boleh menyediakan makanan untuk tetamu selama 3 hari dari hari musibah, dan jika disediakan 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3285 ) 


makanan maka boleh memakannya. Dan jika membuat makanan untuk para fakir miskin maka hal 
itu bagus dengan syarat tidak dari harta peninggalan yang sedikit (dari orang yang kekurangan). 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/429738860382261/ 

3072. KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK 
PERTANYAAN : 

» Afhaen Dhie 


Assalamu'alaikum, mau tanya, ada berapa dan apa saja kewajiban orang tua kepada anak 
kandung nya ? Wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Ada hadits yang ditakhrij oleh Ibnul Mubarok dan Ibnu Aby dunya : Hak anak atas orang tuanya 
yaitu memberikan nama yang bagus / baik, mengajarkan baca tulis, dan menikahkannya ketika 
sudah baligh. 


IL AI Ae UPI GP) 1 lg dala AN ke ai Ja Lia Gl ala Ala, adl 3 SUN uaal terpal Kakan er AS) 
Se) dengang BUSUI alay As) 


Dalam Mirgotul Mafatih : 


dan A0 ymmli yA Ab uya — gelang dala Al bo — Al Jay JB YEL da0 AI any — el sala haru Ul 53 
JB YG Gel oaly akran 323) — 13138 205) Red. deal Gde AA) UB UI Lot denga dg Ala Ob ory ala dl Isl 
SI Gasly As y Asa) Sedoni ( oa) SET SS (Ag ya — lag ala Al elo — AI Sya 
engga fa) ai yag PEN Ab Ol) oi lina Gg (denga ) SLIL Ronoman eni 33 (al Il) Gaal Man iban 
amati ale PY alan 3 Sl ah da EL EP Sladiny UJI ya SI EL) III eleby 8 ya, II: 
Vol de madu lam Joy Zaid dala AYI olpr cl — Al da) — abal JB 4 ASIN, WIL pdply aj de Iyat yag 
PY Ale ya only Golin U oma PMN LI el. 


Dalam kitab Syu'bul Iman : 


Ne (Ap Lan) 


22... 


al da WB Ona Ne 


(Hadits marfu") Rosulullah berssabda : Barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka 
baguskanlah nama dan adabnya,dan jika telah baligh maka nikahkanlah, maka jika telah baligh 
dan belum dinikahkan ketika sianak melakukan satu dosa, maka dosanya ditanggung oleh 
bapaknya. 


2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3286 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Y/Y ox UI Hill : 

At OB ctony add de Il caaly A0 Uanoeald Mg dd My uya KUP) BI Syary JB NE pa AI 2 Url lg Aan ls 
And del UR UI oleb Mey da: 

Rosulullah berssabda : Barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka baguskanlah 
nama dan adabnya, dan jika telah baligh maka nikahkanlah, maka jika telah baligh dan belum 


dinikahkan ketika si anak melakukan satu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya. 
Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/762523200437157/ 


1411. KEWAJIBAN MEMBERI NAMA PADA ANAK 


PERTANYAAN : 

M Noer Aolby 

Assalaamu 'alaykum wr wb 

Setiap benda pasti mempunya nama. Pertanya'anya 


Monggo.. 
JAWABAN : 

2» Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Wajib 

| - duo Sel gol 


6 - Sulis ul owsiio . selai 5959 dowlll loog 2 gl 5 @3 « ul Sl dal La yo SAI - 08 Hlisl 
TA (2) 


(2) wal9o Jual 3/ 256 b. alsull - da9 d9 gali 10 106 . 
PEMBERIAN NAMA PADA ANAK 


Ibn “Irfah menuturkan bahwa tuntutan kaidah-kaidah menyatakan kewajiban akan pemberian 
nama pada anak dan seorang ayah dalam pemberian nama lebih berhak ketimbang seorang ibu, 
bila kedua orang tua berselisih dalam pemberian nama maka didahulukan nama yang diberikan 
seorang ayah. 


Al-Mausuuah al-Fighiyyah X1/328 


Nyuplik kitab rujukan tetangga sebelah... 
diia3 mil delgol ! Wuysill due digicg lou du00 MIC dg jab Wol S3 Los ISgJg-lakuo Seil slolll 
ac 959 duo! J8) slwllg. (1 Jala 9. 546 J US Ayo SU sal gol Y ago ya aglao. Ibliso 


dyaty 242 Jamila: Dl awal dang dglgall d yu0y9 049 Jilo.y MS JS slwAl Sic airdad! Isl sb 49 yo 
agal amal gl Jodi » lo dim 0 md LA sis Ie SSI) ade Ula 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3287 ) 


(M1) "sio elsil yA asa" (1540p). 

Hakikat penamaan pada seorang anak adalah memberikan tanda pengenal padanya, memberi 
tanda yang dapat membedakannya dengan lainnya dengan cara yang layak dengan kemuliaan 
anak adam yang muslim, karenanya ulama sepakat bahwa memberi nama pada anak baik untuk 
anak laki-laki atau wanita hukumnya wajib.Andai anak terbiarkan tanpa nama, maka ia akan tidak 
dikenal dan diketahui , bercampur dengan lainnya dengan tanpa pembeda karena dengan nama 
dapat ditentukan keberadaan anak, dibedakan dan dikenal oleh lainnya, lihatlah bagaimana sanad 
sebuah hadits pun bila salah seorang dari nara sumbernya tidak dikenal namanya maka hadits 
tersebut menjadi dha'if hingga nara sumbernya menjadi dikenal karena berhenti keabsahan hadits 
tersebut pada keadaan nara sumbernya yang tidak diketahui namanya. 


Tasmiyah al-Mauluud 1/8. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
225 Mbah Jenggot II 


Bra Ae AI 


“Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.” (HR. Muslim 
no. 2132 


Link Diskusi 2? 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/387048494651298/ 
1615. MEMBERI NAMA JIBRIL PADA ANAK 


PERTANYAAN : 
Perempuan Miskin 


Assalamu'alaykum waroh matullohi wabarokatuhu . . . Bolehkah jika aku punya anak laki laki nanti, 
kuNAMAI dengan nama MUHAMMAD JIBRIL, Bolehkah nama nama malaikat itu dipakai ? 


JAWABAN : 
2 Cecep Furgon 
Boleh......! 

Ja tam SI Us ab) my olesi, SAS otak Land 2 KG U, 
Tidak makruh memberikan nama dengan nama malaikat dan para nabi atau Yasiin atau tohaa, 
berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik Rohomahullah.... |( Mughnil Muhtaj 18/160 |. 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam warohmatullohi wabarokatuhu. Kalangan pengikut Madzhab Syafii dan 
mayoritas ulama membolehkan dan tidak memakruhkannya. Sedang al-Hard Bin Maskan 
memakruhkan penggunaan nama-nama malaikat secara umum dan Imam Malik (Malikiyyah) 
memakruhkan penggunaan nama JIBRIL pada anak. 


Te Saad Jika dy Crran epale Aadag AI Wi ylao ASUS y las YI ale Rendi! jl yan pyar Konmkay Lisa (£ AP) 
SL 032) ASDUN EL Aa 0 AI an ep SA ye Eli el Tomi 30 Adil dn Al amy MUSI jas 
Cola Jar Anom Al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3288 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| SUB BAHASAN | Dalam Madzhab Kami (Syafi'iyyah) serta mayoritas Ulama Figh membolehkan 
pemberian nama dengan nama para nabi dan malaikat Shalawat Allah semoga tercurah pada 
mereka dan tidak terdapati perbedaan pendapat kecuali yang diriwayatkan dari Umar Bin Khotthob 
Ra yang melarang pemberian nama menggunakan nama-nama para nabi. al-Hard Bin Maskan 
memakruhkan penggunaan nama-nama para Malaikat sedang Imam Malik memakruhkan 
pemakaian nama JIBRIL dan YAASIIN. | Al-Majmuu' Alaa Syarh al-Muhadzdzab VI!I/438 J. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Awal » www.fb.com/groups/piss.ktb/433809453308535/ 
3207. HUKUM MENGGANTI NAMA YANG JELEK 
PERTANYAAN : 


2 Ayatul Husnah 

Assalamu'alaikum ...Numpang tanya... Apabila orang tua memberi nama anaknya, setelah anak 
dewasa baru tahu nama itu dirasa kurang bagus / tepat menurut syariat bolehkah merubahnya ?? 
misalnya Nama Ayatul Husnah, mungikn lebih bagus / tepatnya Ayatul Husna atau Ayatul 
Hasanah. Matur Nuhun ... 


JAWABAN : 


2? Syarwani 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Jika seseorang diberi nama dengn nama-nama yang jelas- 
jelas diharamkan seperti : "abdul ka'bah, dll ...Maka merubahnya hukumnya wajib. Lihat Hasiyyah 
bajuri 2/305 : 


disi Gina sn mill Sui 9 Sialan aN ade Ka sus sa 


2 Ghufron Bkl 
“ Hukum mengganti nama adalah mubah/boleh, bahkan sunah mengganti nama yang jelek 
menjadi nama yang bagus : 


A | 337 Iyo ia Solo s yJI dug29 om gol 
"elsa sal us iw oSdold gol 5288 Lip Uma logoc awAl pugi 392 -15 "dim 9 mw si 
aslam WII J gm, JE (5) :JB uc WI yu: 


MB) 02 al 00 wd ad alun @S19 Selouul Lois 8 SILI slawl9 Silowb dobal P3 YILI ASI 
alang Ole Al dan wil EP A89 ....... JB ul adl: Ji KS Ai dl LS) Jas dal Ul iagic All 
5) desa aa IN sal a8 Seaab AK ale IS we 


Ub23 lsg Sally ulbung dbe9 51509 pola owl akug Ale dil ala yul us) Dab ul J3 
DAS “naungan akan Nonton "asas Pang lala host awonae lebam Solea Gali 
elo 9 Ia A4 Bau) sp "A90 spy Lnowag Bad ll gd #adilawa Gril gg Sagdl LK Holow dual 

adl dala 29011 50 39 call dl mil aw st Ol 089 SL Awal Ol wd yui sig 99 Usil 
sll kale. 

Ol awal yo JSL Tiomill Abbas jLslg 


“ Makruh mempunyai nama nama yang buruk tapi tidak berdosa, dan sunnah mengganti nama 
buruk tersebut. 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3289 


(18) etil Koi till Hm Sal Ly Sa50 sepall yaa Fall Wall 3710 BJ s5 alisall suto 
(H977 :3gioll) 

Nas (6 yag NS bole ai aloiy Log mag oloag Uladllo JI 9 pl dual slow d Sig 
ai Lay X9 Los Yg Bl elo NE Cumi 
abas cuil J9 dmole pal 4S aku Made Al aan Gil au SI (T) div sabu log. 


“ Sunnah hukumnya mengganti nama yang buruk atau tidak disukai menjadi nama yang baik. 


261 5x0 gulwll 5 AJI aluo lc Sogill 2 Hu 
ul sos value Bb ye Ul uc yo dal v3 das Lir Gug0 Ly Mall bid dus yul ya 5S gal Lir 
Dana daan goal ala oa Ine sa 

Alya mlm Ula AI ala AI Jom, il dnokc . 


dc ULS3 dr 492 Lgomul alwg Ale AI auo Al Iga, 958 d2 lgowul do 293 WS) SI Cus 539 
sal ah ny all ae day ale al owl ol AI daa 33 Basis yoo dl el 
SO ma ( ASID sall Ja alel lil ASagil Is 33 N) JEs cat 33 Lai3 loilaud yi Cu Bag Tolu 
dolars slam alug lo Ali oo out Lalat Cai 39 us dl 095Sall gl Hall mail juta Call 
abi So ol AS jill K2d9 ladliso 58 log cus gl 48 Ud alug Ale AU sla0 om 39 Alba yo wa 4S 


Wallohu a'lam bis showab . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/780996218589855!/ 


3760. HUKUM MENAMAI ANAK DENGAN ASMAUL HUSNA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Syukry 

Assalamu'alaikum. Apa hukum menamakan anak dengan asmaul husna tanpa meletakkan "abdu" 
di hadapan nama ? Contoh diberi nama as-Salam bukannya Abdus Salam, tidak diberi nama 
Abdurrohman tapi dinamakan Ar-Rohman, Bagaimana hukumnya ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam. Hukumnya haram, lihat Kitab Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyah XI / 
336 : 


| slawi yo 0 dawill abi lo 

leg Wil WNI Tab N Log ol « yagadlg JJ « dlaig Ula WIL K0 al IL Kowill a 5 
elasall oa Gleil Iso WS Id9 « ASI S9 wab NW olokwg Jololl Jas . 

"Haram memberi nama anak dengan nama nama yang hanya khusus untuk Allah ta'ala atau nama 
nama yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah ta'ala misalnya Al-Kholig (maha pencipta) Al- 


@uddus (maha suci), Malikul Muluk (rajanya para raja), Hakimul Hukkam (hakimnya para hakim) 
dan lain lain, dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama ". Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/882327475123395/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3290 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4036. HUKUM MENAMAI ANAK DENGAN NAMA SURAT 
AL-GUR'AN 


PERTANYAAN : 


2? Evan Tiyank Allit 
Assalamu'alaikum wr.wb, maaf mau tanya bolehkah memberi nama anak dengan nama surat 


surat yang terdapat di dalam al-gur'an ? terima kasih sebelumnya. 


JAWABAN : 


2 Uzlah 
Wa'alaikum salam wr.wb. boleh 


cdi Al Aan) sllal G5 abg yag SAN KN elatk Hail X3 A3 


Tidak makruh memberikan nama dengan nama malaikat dan para nabi atau Yasiin atau tohaa, 


berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik .... IMughnil Muhtaj 18/160J. 


Als asma! pgale A0Dlug UI lglao 4S) NJI9 eluiV elowb duowill 3133 ) sgo2li LidS0g Ludio (£)3 
Oi SI Genre elsa dus 4 una dal ali 212 LAI 1 sae ye NI Ah Jan 
maa sah As asalan Sella se aa desah al utas 


ISUB BAHASANJ Dalam Madzhab Kami (Syafi'iyyah) serta mayoritas Ulama Figh membolehkan 
pemberian nama dengan nama para nabi dan malaikat Shalawat Allah semoga tercurah pada 
mereka dan tidak terdapati perbedaan pendapat kecuali yang diriwayatkan dari Umar Bin Khotthob 
Ra yang melarang pemberian nama menggunakan nama-nama para nabi.al-Hard Bin Maskan 
memakruhkan penggunaan nama-nama para Malaikat sedang Imam Malik memakruhkan 
pemakaian nama Jibril dan Yaasin. JAl-Majmuu' Alaa Syarh al-Muhadzdzab VIII/4381. Wallaahu 


Alam. (ALF) 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/937249162964559/ 


www.fb.com/notes/937 744146248394 


1618. TIDUR BARENG SESAMA LELAKI / SESAMA 
PEREMPUAN HARAM ? 


PERTANYAAN : 
Ahmad Syafi'i Latief 
Assalamu alaikum. Mau nanya, maksud ibaroh ini bagaimana nggeh ? Matur suwun 


HA lee Lain Aly JS OS Olly doly ALA LAI merllat O BLN de KAS 3 (Jordi el Ol Jordi de pt 


JAWABAN : 
» Su Kakov 


SALA ae aa Gala Ul WIN HUI aga 3 IN esai Ie el 1 ASI 
Lagian JA OS IS) Leo GIE Aka dia dl lela Koi Laba Gm La Asal Ob Jar merias Of Joni 0S edar Jl 3 JEy 
OP Ad demo aa pa oa ALA BI il JS pad AI Wae oa BILA Jhog HRV Ui OS Op Usai 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3291 ) 


JS Serg Ola Da Dl 
SEE didanai! Comal gaandel AAL 01 S4 ad el AI HI law Y BE Je Gol BUS 1 OLS 
O Lain Amy JS OS ly Ala FIB GBLA mera ORA de AAS Jordi mer Ol Jari de pa 
hny 3 US de Sggi Ansg JI ALT NAS AA il 
JAR SB 2ng by Wby yA Utan LAI Ag one dahi likay Calo US IP US pelaa ob 3 CP Sai A3) 
del al, A3 
2 Cecep Furgon 
Aku cermati ibarot Hasyiah romli yang dibawa gus kakov 
Langit JL OLS ISP Leo 5 pe Aka dia dl lela og Laba Gm La Use Ob Jar merias Of Joni 0S edar Jl 3 JEy 
OB Ad delo aa pa oa PEP BN JS pad AI Wae oa BILA Jhog HRV Ui OS Op Usai 
S- Serg Ola eP Sl 
Menurutku terdapat 3 ketentuan dalam pernyataan ibarot di atas berkenaan dengan tidur bersama 
baik laki-laki maupun perempuan.. 

1. terhukum makruh tidur bersama dengan satu selimut. 

2. boleh dengan sarat jika terdapat penghalang yang tebal. Jika penghalang itu tipis di 
saratkan tidak sampai suhu badan yang lain sampai ke yang lain, kalau sampai haram. 
Kemudian disaratkan juga harus aman dari fitnah, jika tidak maka haram. 

3. haram, sebagaimana keterangannya di atas.( Tagyid jawaznya hilang). silahkan kritisi para 
yai ! 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/432332413456239/ 
1668. BATASAN AURAT BAGI KHUNTSA 


PERTANYAAN : 

Jauhar Nur lathiefah 

Assalaamu'alaykum. ana Mau Tanya' Batasan Aurat Khuntsa itu sampai mana ? Makasih 
JAWABAN : 

Abdullah Al-Bughisy 


Wa'alaikum salam. Aurat khuntsa hukumnya adalah seperti aurat perempuan baik budak/hamba 
sahaya atau wanita merdeka. 


aa sa 3 (3 5 cut Pera 3 

(Hasyiah al-Jamal, Juz 4 hal. 12-14) 

Kang GELAN OT yAB 3 

(Nihayah al-Muhtaj ila Syarkhi al-Minhaj, juz 4 hal 414) 


Kemudian menurut pendapat yang shahih seperti keterangan Syekh Abdul Hamid al-Tsarwani 
aurat khuntsa adalah seperti perempuan merdeka kecuali wajah, kedua telapak tangan dan 
kepalanya. | Khawasyi al-Tsarwani, Juz 2 hal 120 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3292 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SRG MK eta era en Ma On oa Es SU tan en PELNI SAN 
s3 
Wallahu a'lamu bish-showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/436975216325292/ 
1710. MENGAJARKAN TARI-TARIAN KEPADA ANAK 


PERTANYAAN : 
Si Mbok 


Assalamu'alaykum, Mas, Mbak, Si Mbah, Ust. Tolong saya diajarin ngaji ya... Apa hukumnya 
mengajarkan menari nyanyian islami kepada anak2, yang di niatkan untuk: 

1. Memberitau bahwa hiburan tidak harus dengan hiburan yang berpakaian tak menutup aurat, 
tapi dengan berbusana muslim pun bisa menghibur. 

2. Dijadikan Bisnis. 

3. Stelah anak2 yang saya ajarkan menari tumbuh besar, & tidak dalam bimbingan saya, mereka 
menari tanpa jilbab. Berdosakah saya? 

Sebelumnya saya ucapkan Matornuwon, Trima kasih, Thank'u, Syukron. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarakaatuh. Coba baca hasil KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NASIONAL NU KE 1 tentang Tari-tarian dengan Lenggak-lenggok di bawah ini : 


S : Bagaimana hukum tari-tarian dengan lenggak-lenggok dan gerak lemah gemulai? 


J : Muktamar memutuskan bahwa tari-tarian itu hukumnya boleh meskipun dengan lenggak- 
lenggok dan gerak lemah gemulai selama tidak terdapat gerak yang menyerupai gerak wanita bagi 
kaum laki-laki, dan menyerupai gerak laki-laki bagi kaum wanita. Apabila terdapat gaya-gaya 
tersebut maka hukumnya haram. Keterangan dari kitab : 


1. Ithaf Sadat al-Muttagin (40) : 
PE OR AN RA IP: En, A3 JAS WS JI Bb asi Meri dea Hala Ls, 
ana J8 en dl HL any an Ka gan sa ea EN pati Is, ux CAN ds AI ae Apata 
2 sp 2 SA ALL JG San Pn edi Oo WS, — Sad Baal ls 
& OA, Perpa Land! s3) pai s Ja Ju Us Sya aa Ls P3 Paatisal d 25 
35 d uga Li daan oya KU Ld Of Aa, Tadi art ya Na, (ul se Sal ag, 6 Sad aj 
9 “5. Dodi da Sa ceri Ka 6 S asi g. ae Ta aa dmn d ta an Lai 
Ana LN ana aa pede, HA g CA, 2 
NI CA aan CA Anta Sp Ne Ag jain “5 SI 3 ie en 33 
SPI Han IS sal 2 y. 
“Para ulama berbeda pendapat tentang tarian, sebagian ada yang memakruhkan seperti Imam al- 
Gaffal dan al-Rauyani dalam kitab al-Bahr. Demikian halnya menurut ustadz Abu Manshur, 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3293 


memaksakan tarian agar serasi dengan irama itu hukumnya makruh. Mereka berargumen bahwa 
nyanyian itu termasuk la'ibun dan lahwun yang dimakruhkan. 


Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tarian itu hukumnya mubah. Menurut al-Faurani 
dalam kitab al-Umdah, nyanyian itu pada dasarnya adalah mubah demikian pula permainan al- 
Gadlib, tarian dan yang semisalnya. 


Menurut Imam al-Haramain, tarian itu tidak haram karena hanya sekedar gerakan olah gerak lurus 
dan goyang, akan tetapi jika terlalu banyak, dapat menyebabkan rusaknya kehormatan diri. 
Pendapat ini senada dengan al-Mahalli dalam kitab al-Dzakhair, Ibnu al-Imad al-Sahrawardi dan 
Imam al-Rafi'i. Pendapat ini juga yang menjadi pegangan pengarang al-Wasiith dan Ibnu Abi al- 
Dam. 


Mereka beralasan dengan dua hal: Hadits dan @iyas. Adapun hadits, adalah sebagaimana yang 
telah dijelaskan dari hadits Aisyah tentang tarian orang-orang Habasyah. Demikian halnya dengan 
hadits Ali tentang gerak lompatannya yang dilakukan bersama Ja'far dan Zaid. Adapun giyasnya 
adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Haramain bahwa gerakan-gerakan yang 
merupakan olah gerak lurus dan miring, sama dengan gerakan-gerakan lainnya. 


Menurut sebagian ulama tarian tersebut harus dirinci, saya berpendapat (al-Zabidi), jika dalam 
tarian itu ada unsur goyang dan lenggak-lenggok (seperti perempuan), maka hukumnya makruh. 
Jika unsur tersebut tidak ada, maka tarian itu boleh (tidak apa-apa). Inilah yang dikuptip oleh Ibnu 
Abi al-Dam dari Syeikh Abu Ali bin Abu Hurairah. 


Al-Halimi juga mengutip seperti itu dalam kitab Minhaj-nya. Mereka berargumen bahwa dalam 
tarian itu ada kecenderungan untuk bergaya perempuan, padahal orang yang meniru gaya 
perempuan itu dilaknat. Kelompok ulama lain berpendapat bahwa tarian yang mengandung unsur 
goyang dan lenggak-lenggok (seperti perempuan), maka hukumnya haram. Jika unsur tersebut 
tidak ada, maka hukumnya tidak haram. Demikian yang disampaikan oleh Imam Rafi'i dalam kitab 
Syarah al-Shaghir dan beliau meriwayatkan statemen di atas dalam Syarah al-Kabir dari Imam 
Halimi, dan al-Jili meriwayatkan statemen tersebut dalam kitab al-Muharrar”. 


2. Mauhibah Dzi al-Fad I (41) : 

BN PA AA TAP INAP ap SEAL IE pn Depag 
“Al-Bukhari meriwayatkan hadits: “Allah melaknat laki-laki yang bergaya menyerupai perempuan, 
dan perempuan yang bergaya menyerupai laki-laki. Al-Azizi menyatakan: (oleh karena itu) laki-laki 
dilarang menyerupai perempuan dalam berpakaian atau pun tingkah lakunya, begitu juga 


sebaliknya (perempuan dilarang menyerupai laki-laki), karena hal itu termasuk mengubah ciptaan 
Allah SWT”. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/438437622845718/ 
1738. TIDUR DENGAN POSISI KAKI MENJULUR KEARAH 
KIBLAT 


PERTANYAAN : 
Sugeng Erlangga 
Assalamu'alaikum, to the point ya ? Apakah boleh kita tidur dengan posisi kepala di arah timur,dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3294 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kaki di posisi kiblat Kbarat» atas jwbnya. terimakasih 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaykum salaam 
PA Ia Lp sa ISA INK 

“Dan dimakruhkan menjulurkan kaki kearah kiblat, mushaf, kitab-kitab brisi ilmu-ilmu figh baik 
sewaktu tidur atau lainnya”. | Tabyiin al-Hagaaig 11/299 |. 

SAS REA GI Aa SI JW nh YP Lipa SO ob 
“Bahkan az-Zarkasyi menegaskan akan keharaman menjulurkan kaki pada mushaf, ada pendapat 


yang menyatakan menjulurkan kaki kearah ka'bah juga sama, namun perbedaan hukum antara 
keduanya lebih kuat”. | Hasyiyah al-jamal 1X/179 |. 


By AI Laoly LAI) aus ag Ugal Of lag onby pg 3 ALA JI One daa 3 TI ea ebi ya Ant) 5 S3 
ai GG PUS aj yr jd delta Alai 3 Ea Abg Leeyd DSd eat Aa SU jalb ya LAS Uillan Igalyf Of push 
be Ia da3 Jala Sia 1) S3 Calon Aset dy Ag Tila USG OY Asal BG deler) ILY) HS ya JAN 3 JU 
Bold! Gila OP Ge LAS Alah Oles YP Ab dan) akal PLAY Ra Oak Url Gaia AS oya AI may Akad 0,3 
IS can 
| Al-Aadaab as-Syar'iyyah 111/395 |. 

Wallaahu A'laamu Bis Showaab 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/450927814930032/ 


1753. GUGURKAH KEWAJIBAN ANAK KE ORANG TUA 
SAAT SUDAH DIGANTIKAN CUCU 


PERTANYAAN : 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! Amanat Sa'il ( PENTING ) mohon kiranya poro Yai lan Poro Ustadz 
seng engkang Kulo Mulyoaken Sudi untuk Berbagi 'Ilmunya sebelumnya saya Ucapkan Syukron 
Jazakumullohu Wa Ahsanal Jaza Aamiin.Deskripsi : Seorang Ibu Tua renta mempunyai anak 3 
laki-laki dan beberapa Cucu sekarang beliau (Ibu) lagi sakit Keras sedangkan di antara Anak yang 
3 yang 1 sakit juga dan yang 2 enggan merawatnya yang merawat justru cucu/Salah stu dari anak 
yang Ketiganya. Pertanyaannya : Gugurkah kewajiban anaknya? 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikumussalaam, pendahuluan : 
Lab J3 9 2g Yg CI Lah Jis YG LAYS jl WWuoel HST Saus syal Lal Cile Gala 9 abal YI Ngak YO Ola) C3 3 
YYelmYl LS Y3 


Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3295 


kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang diantara 
keduanya atau kedua-duany sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. | @.s. Al-Isro juz 15 ayat 23 |. 


Kewajiban berbakti kepada orang tua,takkan habis meski mereka telah meninggal. Adapun untuk 
hal yang berkaitan dengan nafakoh,dalam ilmu2 figih ada beberapa syarat,seorang anak wajib 
menafagohi orang tua,diantaranya 


| 06 Lagi Ad yag Lo dad jang S Ale ay Bj gs Jkt ya mahi yA Olla Lain boa se JUS CA 
Pa BN US Il Urin OLS el LNG LagakS3 4 Ola OM JUN Lah Ugia ganas Ojlas Y dala tb NB ai 
dead JW Apt, SS YI OY Lagi CAP Crew US UB Crest UU Y Ol Lia 3 Zr pad Y pe 
YAN EN JUS YI uu 

Syarat syarat anak berkewajiban memberi nafakah orang tua : 
- Berkecukupan, yakni mempunyai kelebihan setelah dia mencukupi kebutuhan keluarga sehari 

semalamnya 

- Ke-2 orang tuanya tidak mampu, bila dia punya harta yang cukup untuk mencukupi keperluannya 


maka tidak wajib 
- Kedua orang tuanya pengangguran. DII. 


Meski demikian, sebagai anak yang baik, yang pernah dibesarkan dan di rawat, dalam kondisi 
apapun kita hendaknya memperhatikan mereka. Jikalau kita tidak sempat karena harus mencari 
nafkah untuk mencukupi kebutuhan, hal tersebut boleh di lakukan oleh cucuznya. 


BUSI 00 BAY go g LIII 0 V9 LEVIS em V3 GEA 3g 9 22 BM Jia Ol9 III ds SW 
PS Ri pelan IE LA Y My SB SISYII dll 
2 Ibnu Toha 


Jadi kesimpulannya : karena ini adalah kewajiban bersama di antara anak-anaknya terutama 
keberadaannya yang lebih mampu. maka tidak gugur kewajiban atas yang lain selama dibutuhkan 
untuk menafkahi kedua orang tuanya yang miskin dan udzur. Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/453310718025075/ 
2212. HUKUM NAIK ANGKUTAN UMUM 


PERTANYAAN : 
Nabilah Az-Zahrah 


As-salamu alaikum, hukum naik angkot (bus,kreta, dll),dengan melihat umumnya senggal-senggol, 
ikhtilath dan tidak menutup memungkinkan menyenggol bagian yang....?? 


JAWABAN : 
2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Wa'alaikumussalaam.. Coba baca dulu.. 


HASIL KEPUTUSAN MUSYAWAROH MASAIL DINIYYAH PONDOK PESANTREN “ MUS “ 
SARANG REMBANG ( Sabtu, 1-2 Desember 1995 M/1416 H. ) 


Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa angkutan umum di negara kita tidak membatasi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3296 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penumpang laki-laki atau perempuan, sehingga terjadilah percampuran diantara mereka dalam 
satu kendaraan. Pertanyaan : 

a. Apakah perjalanan tersebut dikatakan Madzinnatul Ikhtilath (Tempat disangkanya percampuran 
laki-laki dan perempuan) ? Dan bagaimana hukumnya perjalanan dengan menggunakan angkutan 
umum tersebut ? 

b. Apakah yang harus dilakukan oleh si Musafir ketika hal tersebut terjadi ditengah perjalanan 
(turun atau meneruskan perjalanan) ? 

c. Apakah hal itu bisa menggugurkan kewajiban bepergian (seperti membayar hutang , Nadzar 
atau Walimatul Ursyi) ? (DEMU MGS Sarang) 


Jawaban a : 


Termasuk Madzinnatul Ikhtilath. Dan hukumnya di tafsil / perinci sebagai berikut : 

1. HARAM dan termasuk dosa besar apabila yakin akan adanya fitnah (seperti berciuman, 
bersentuhan, berpacaran, dan lain lain). 

2. HARAM yang bukan termasuk dosa besar apabila ada prasangka kuat akan terjadinya fitnah. 

3. MAKRUH apabila ada kekhawatiran akan terjadinya fitnah. 

4. MUBAH (Boleh) apabila yakin tidak adanya fitnah. 


Referensi : Ihya' “Ulumuddin Juz IV Hal. 36., 'anatuth Tholibin Juz III Hal 263., Al majmu' Juz IV 
Hal. 484., Is'adurrofig Juz II Hal. 67 dan 136. 


T- Anie IAI (LAU el pake sll Gy : 
— VE Znadll pd Ola yayan LALU Gong Rail Ailan Jaad,. 
D-— drake dolar Un AAS 3 dadi S4 El YA eadUblI dilel G4 : 
—| V6 US OS ot ASI Ji Leni Oi Il Rei SL ak ad 1 CL cal JB. 
Bani Sy Ai 1 AA ES KUDU $ pem Ag: 
OS shi Ol Tedonitaak! Rowousal! CeyolYI UR Ay jlor Anadel Cehog Maia UI ep UNY oby jadi apl Ja A83 
LL oma Bl 4 IS Ie elu LNaoil OY, lbr! Hilt Obomaan CI ekuy Aas AI Ap AI gay He unkaas 
—. 
A— dai La ALS Jana GA yi dl pt AAS Gamball Tab Oa 3 : 
don! SAN Alah! ya SS ale EU Oleyadl Hell Ie Jl el adi ASN, La pall di ya Kail) 
—. 
5 Anaila ALE Janr YA pt Plan pt AA andil ab l Otal CA £ 
AU Ugiadon 28 Uh Aini AA IS La (le Uatel 3 GA yel alan dang ERA Il anal JUS ya yag Pel 3 Ju 
—) AV pl in ae pl Leib may 0g KA. 
Jawaban b : 


Boleh meneruskan perjalanan apabila hatinya ingkar dan bisa menghindar dari maksiat tersebut 
bahkan harus menghilangkan kemungkaran bilamana mampu. Apabila tidak mampu, maka harus 
turun selama tidak ada bahaya yang lebih besar. 


Referensi : Mughni Al Muhtaj Juz III Hal. 247., Kifayatul Akhyar Juz II Hal. 70 
T-ara (at yel Kemdab AAL RAI Ganda pel! Cgaa Ay : 
d Ob (ALA aon CoA el OB — JB OT II — Si II) 3 ye dalorl Late mami 0) p24 Iya SAI OS Ob 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3297 ) 


— delta PALU gema V Aaliia La US Aa Aly Ja 3 OS OS din Bl OLYVIA ana Ta 
2 dnila Grande AAL 01 S4 Ed all 3 PU LAI US Ag : 
kale pda Ob mepual Je dya! dal pp Aa OB Pudi Iggiu d UM AL ia Con SU lu JI era das 
—| meninng Yy ARJIT yag Aa TIA ya BL yag JI GOS Ob HA. 
Jawaban c : 


Perjalanan dengan angkutan umum yang menimbulkan ikhtilat tersebut tidak bisa menggugurkan 
bepergian yang wajib (seperti bepergian untuk membayar hutang. 


Referensi : 1. Fatawy Al Kubro Juz II Hal. 24. 
I-araila gatadl pa opal aa SI GB Gg: 
Bp Kadin) pabil LLI Mis aah dl aa ja Ja Le Alan JI aa Onani BI ad Boh ye dan al am Utan 
bag — JB Of II — eta Re SUN ad Bj dia ole) MIS pe) 30 TG radl lala Ser Jb elu bs 
AAL OLI Ja AI JS Lela OLI de da V3 JA IS Y OLGA If PAI LS oa Jill Al al 
ISS tie And gal SI Ja NAS 9 elaill Oyong Ha ag Jana il Kal 2 Has Kyai Abal 3 eleiid S3 A3, 
bunuh SUS yng AVI JI ed Ol Ikan ya LS jab Ol dlajag Ja ep ola Las ing ES An SI Lela Bb JI 
ale yA8 La Ugia Jajal dknliki SG» yang aa Boo Ad AS Uh Utang jl US jl ale ia B3 dalil pake aa Lagi OP 
oa Gb yag Land tea Lia ES Jd Ja Akal SUS aj GUI JII Lean BI Je ja Y DU, 
OP BSYI Gee ISI gag Aida ya jl dya SP Ja Jay SI YA ta SO Aaja SRI Ul Sy Bob 
Oa SME AI Yg La SSI APV DIUSYI Gradi Lgata Lily. Sebut Ga UnNdsst dd OT gua SMS ya Udi AYI cat d Lala 
—h ny JS Vig oby,3y olilas La de AS Ja oran ih bORYI Ate BU STT 

Walloohu a'lamu bishshawaab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/525242954165184 


2242. Ikhtilat Dalam Facebook ( FB ) Dan Media Sosial 
Lain 

PERTANYAAN : 

Manyap Elfurgon 

Bagaimanakah fban yang mana di situ terdapat iklhtilat saat main comen-comenan ? 
JAWABAN : 

Alif Jum'an Azend 


Coba baca HASIL BAHTSUL MASAIL : Hukum “Pedekate” dengan Facebook dan Alat 
Komunikasi Lainnya | NUonline, 08/06/2009 | 


Berikut ini adalah salah satu hasil bahtsul masail diniyyah atau pembahasan masalah keagamaan 
oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren 
Putri Hidayatul Mubtadiat Lirboyo Kediri 20-21 Mei 2009 lalu. Beberapa media massa sempat 
memberitakan bahwa forum ini mengharamkan Facebook, sebuah jaringan komunikasi dunia 
maya. Ternyata tidak sesederhana itu. ““(Teks Arab tidak disertakan. Redaksi) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3298 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dewasa ini, perubahan yang paling ngetop dengan terciptanya fasilitas komunikasi ini adalah tren 
hubungan muda-mudi (ajnabi) via HP yang begitu akrab, dekat dan bahkan over intim. Dengan 
fasilitas audio call, video call, SMS, 3G, Chatting, Friendster, facebook, dan lain-lain. Jarak ruang 
dan waktu yang tadinya menjadi rintangan terjalinnya keakraban dan kedekatan hubungan lawan 
jenis nyaris hilang dengan hubungan via HP. 


Lebih dari itu, nilai kesopanan dan keluguan seseorang bahkan ketabuan sekalipun akan sangat 
mudah ditawar menjadi suasana fair dan vulgar tanpa batas dalam hubungan ini. Tren hubungan 
via HP ini barangkali dimanfaatkan sebagai media menjalin hubungan lawan jenis untuk sekedar 
"main-main" atau justru lebih ekstrim dari itu. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengidap 
"syndrome usia," hubungan lawan jenis via HP sangat efektif untuk dimanfaatkan sebagai media 
PDKT (pendekatan) untuk menjajaki atau mengenali karakteristik kepribadian seseorang yang 
dihasrati yang pada gilirannya akan ia pilih sebagai pasangan hidup atau hanya berhenti pada 
hubungan sahabat. 


Pertanyaan pertama : Bagaimana hukum PDKT via HP (telpon, SMS, 3G, chatting, friendster, 
facebook, dan lain-lain) dengan lawan jenis dalam rangka mencari jodoh yang paling ideal atau 
untuk penjajakan dan pengenalan lebih intim tentang karakteristik kepribadian seseorang yang 
diminati untuk dijadikan pasangan hidup, baik sebelum atau pasca khitbah (pertunangan)? 


Jawaban : Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum 
komunikasi dengan lawan jenis tidak diperbolehkan kecuali ada hajat seperti dalam rangka 
khitbah, muamalah, dan lain sebagainya. 


Mengenai pengenalan karakter dan penjajakan lebih jauh terhadap lawan jenis seperti dalam 
deskipsi tidak dapat dikategorikan hajat karena belum ada “azm(keinginan kuat untuk menikahi 
orang tertentu). Sedang hubungan via 3G juga tidak diperbolehkan bila menimbulkan syahwat 
atau fitnah. 


(Kitab-kitab rujukan: Barigah Mahmudiyyah vol. IV hal. 7, Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah vol. I hal. 
12763, Ihya “Ulumiddin vol. III hal. 99, Hasyiyah al-Jamalvol. IV hal. 120, Is'adur Rafig vol. Il hal. 
105, Al-Fighul Islamy vol. IX hal. 6292, Panatut Thalibin vol. III hal. 301, @ulyuby “Umairah vol. III 
hal. 209,Fanatut Thalibin vol. III hal. 260, Al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra vol. I hal. 203, Tausyih 
ala ibn Aosim hal.197) 


Pertanyaan kedua : Mempertimbangkan ekses negatif yang ditimbulkan, kontak via HP (telpon, 
SMS, 3G, chatting, Friendster, facebook, dan lain-lain) dengan ajnaby (bukan muhrim), bisakah 
dikategorikan atau semakna dengan khalwah (mojok) jika dilakukan di tempat-tempat tertutup? 


Jawaban : Kontak via HP sebagaimana dalam deskripsi di atas yang dapat menimbulkan syahwat 
atau fitnah tidak dapat dikategorikan khalwah namun hukumnya haram. 


(Beberapa kitab yang dirujuk: Hasyiyah Al-Jamal vol. IV hal. 125, Al-Gamus al-Fighy vol. I hal. 
122, Bughyatul Mustarsyidin hal. 200, Asnal Mathalib vol. IV hal. 179, Al-Mausu'atul Fighiyyah vol. 
IXX hal. 267, Hasyiyah Al-Jamal vol. IV hal. 467, Al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra vol. IV hal. 107- 
107, Hasyiyah Jamalvol. IV hal. 121, Is'adur Rafig vol. II hal. 93, dan Hasyiyah Al-Jamal vol. IV 
hal. 121 Panatut Thalibin vol. III hal. 301, Gulyuby Umairah vol. III hal. 209) 

LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/546631475359665/ 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3299 


2342. NAFAGOH ANAK ZINA 


PERTANYAAN : 

Ilmatul Mukarramach 

Assalamualaikum. Anak hasil zina wajibkah diberi nafkah ? kalau emang wajib siapakah yang 
berkewajiban : ibu atau laki-laki yang menghamilnya ? 


JAWABAN : 

Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Nafkahya anak zina wajib pada ibunya saja karena tidak ada hubungan nasab 
pada orang yang menghamili : 


NI O CedUbI leh AKI By Leni SSI tis ad Ol UU Koala Uj Aly plan Abi Aaj ya dh JS 
YAN GUI Lagi Wo ya Lee PSHT Alek Jaa ma de Al Jae yasud Uj ola ya la Ul 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb580530631969749 


3796. ANAK HASIL ZINA TIDAK TERMASUK YATIM 
PERTANYAAN 


? Fahri Msy 
Assalamualaikum..... Numpang nanya poro ulama'..... Anak hasil zina , apakah statusnya bisa 
dibilang anak yatim..? Kan dia gk bernasab pada ayahnya? Terimakasih... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Anak zina secara syara' tidak termasuk yatim , hanya saja anak hasil zina mendapatkan bagian 
ghonimah karna di samakan dgn anak yatim : 


UX bolu 90m X9 Ulah seetiollg Jouillg LI Mg pridl Ad ui H9 Rp29 : Sala lo Ko owl dala 
ab Ay Yi lea Jul UJI 9 


YUI Ig UN lobi ygnay X9 Ula weiolg Jarills Jl Ng prill Ad audi 9 RoAlg ? gd sal LSI 


IX JI J3 VX lobiul ugomw X9 Ulah aialg budllg LI J9 Arial Ad saudi 9 RoXug ' alioll yuko 
Wallahu A'lam 
baca juga Link Terkait : 
www.piss-ktb.com/2011/11/613-fikih-status-anak-zina.html?m-1 
LINK ASAL 


www.fb.com/groups/piss.ktb/889681414388001/ 
www.fb.com/notes/913802368642572 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3300 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2504. NAFKAH SEORANG ANAK 

PERTANYAAN : 

? Iv Bageur 

Assalamu 'alaikum wr wb, langsung sajah yah ! 

1. sebagai anak perempuan sebelum menikah, itu mash dalam tanggung jawab siapa ? 

2. salah tidak, jika anak perempuan di atas, pengen berhenti kerja, dengan alasan pengen di 
rumah bantuin ema bapak . 


3. bagaimana hukum bekerja ke luar kota, negeri bagi seorang anak perempuan ? 
4. ditunggu jawabannya. terimakash banyak 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah wabarakaatuh. Jawaban no. 1 dan 2. kalau sudah dewasa 
dan mampu bekerja maka bukan tanggung jawab orang tuanya bahkan harus bekerja sendiri, 
kecuali anak tersebut sibuk dengan menuntut ilmu syara' yang tidak ada kesempatan bekerja 
maka bagi ortunya wajib untuk memberi nafagoh : 


MAS Jp daki CA Y 4 GW eU de pa WI Of pit W Anital Mby—— Ati CAY KI sii jl maa AU 
mid Ain ANAK Km Aall Ain Png Sp ag Head OS IL Gaia g JAN Gaal 3 Jera il Jp A8 Ja KI 
YANAV GP SI HIS Yg Itu teki 


Jawaban no. 3. Buka link ini : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/203178293038320 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/592242994131846 


3238. NAFANOH ORANG TUA KETIKA ANAKNYA TIDAK 
HANYA SATU 
PERTANYAAN : 


2 Tin Tin Whee 

Assalamua'laykum, ma'af orang awam mau tanya 

1. apakah menafkahi orang tua harus adil sama rata ? 

2. apakah kemulian anak perempuan dalam rumah? Atas penjelasannya, matur suwun 
JAWABAN : 

2 Langlang Buana 


Untuk no.1 : Jika sama rata itu bagus. 
www.piss-ktb.com/2012/02/765-akidah-cara-berbakti-kpd-orang-tua.html 


ln Y38 lag) Jis lah ai Ya Cal lag Jis YO WS gl lobssl sa dbic Gala lol UlusI wallglu3 
I5aexo soul LaS lagosyl gun Sig das Jl Lo Jill alis lag LA25I9 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3301 


Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 


Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 
"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 
waktu kecil" (AS. 17:23-24) 


Untuk no.2 : Mungkin jarang yang tahu, jika mengutamakan anak perempuan maka akan 
mendapatkan pahala yang lebih. 
www.piss-ktb.com/2012/02/644-fadhilah-menjadi-wanita-sholehah.html 


Point-point ini terdapat di dalam kitab Kanzul “Ummal, Misykah, Riadlush Shalihin, Ugudilijjain, 
Bhahishti Zewar, Al-Hijab, dan lain-lain, 


- Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya diibaratkan seperti orang 
yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah SWT dan orang yang takut Allah SWT akan 
diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. 


- Barang siapa yang membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah) lalu diberikan 
kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedakah. Hendaklah mendahulukan anak 
perempuan terhadap anak laki-laki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan 
seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail AS 


- Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak 
perempuan atau dua saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan 
mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa tagwa serta bertanggung jawab, maka baginya 
adalah syurga. 


- Dari 'Aisyah r.ha. “Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu 
dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka 


» Yai Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah 


1. Dalam Kitab al Igna' 2/480-481 
JoJl Jlo 93 dsl9 Jlo Yg logd UmS Y Ca cal dit ul dc Iegoslo ja ul JB 


Ibnul Mundzir berkata: "Ulama sepakat bahwasanya memberi nafkah untuk kedua orang tua yang 
tidak mempunyai pekerjaan adalah wajib didalam harta anak 


WS 39 VW 9 dim JB juisug 


(Pemberian nafkah terhadap kerabat) memperhitungkan kondisi kerabat tsb dalam hal usia, 
kezuhudan dan kesenangan. 


2. Teks arab dari terjemah hadits yang ditulis oleh yai Langlang: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3302 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari “Aisyah r.ha. “Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia 
berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka 


se Il ol AI 3 8358 Il K3 wal Gp dll 2 a33 JBS S3 3g Liad Uy3I Ulull apl WS 
Banlg Bai Sue Sale Ssi AB sullui yblol Gan elyal ouisls UB A53 skug ale All oo gull 233 
Did Lo ya U0 JS AAS plug Ale Ul ol all ISS 23533 Co al Gu Giawis Gibeh 
SU G0 Simi Ae Sad! cma 5 Kol 


Sumber: 
Shahih Bukhari 15/169, maktabah syamilah 


Wallaahu A'lam 


2 Yai Ghufron Bkl 
Menafkahi orang tua memjadi kewajiban anak-anaknya dengan dibagi rata (bilamana anaknya 
lebih dari satu) : 


£Mo wak dc So yaa 


Sa lensa ale sis dal dasi Ugal cari ol sat gu. old cats Kasal gsll io Batal Sae -alg 
ale 3 3 Jlo SI Jd Ula yo Abu, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/718865191469625 


3327. STATUS HUKUM ANAK HASIL PERSELINGKUHAN 
PERTANYAAN : 


? Elang Biru 

Assalaamu'alaikum ... Mohon jawabannya poro sedulur... : istri melakukan perselingkuhan dengan 
1 lelaki karena ditinggal merantau suami ( kurang lebih 2 tahun tanpa kembali ) dan melahirkan 
anak, masalahnya : 

Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut apakah ayah biologis (lelaki yang 
berselingkuh dengan wanita tersebut) atau suami wanita tersebut atau wali hakim ..? Dalam hal 
waris apakah anak tersebut berhak atas warisan kedua ayah tersebut atau malah tidak mendapat 
warisan ..? 

Terimakasih atas jawabannya kalau sudah ada di dokumen mohon bantuan untuk di-share ... 
maaf kalau bahasanya agak belibet. 


JAWABAN : 


2 Nur Hasyim S.Anam 

Wa'alaikumussalaam. 

1. Wali anak tersebut adalah suami dari wanita tersebut karena secara nasab dia bernasab 
kepada suami wanita tersebut 

2. Anak tersebut tidak ada hubungan dengan ayah biologisnya. 

- Anak tersebut bernasab kepada suami wanita tersebut jika anak tersebut lahir tidak lebih dari 4 
tahun setelah berhubungan terakhir dengan suaminya. 

- Kalau lahir setelah 4 tahun maka tidak bernasab kepada siapa-siapa. 


2 Langlang Buana 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3303 


Lihat juga Al-@olyubi IV / 32 : 
AS dio gai G6 Sella Jaa gel IS GI (di Any) ) dio MK2| 20 do ad Ul ale ay, cl gl, 


Apabila seoarang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut 
bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya) 
. Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat 
dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya). 


Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak bisa 
dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk meli'an istrinya. Bagi anak tidak 
berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab-sebab yang mendukung hubungan nasab 


- Bughyatul Mustarsyidin halaman 235 - 236 : 


8 yo libba Lab ag ye Kitio lol Jlgsl dsn J US Nol UNg3 Ul yo Nols RSI (US Aiu 
So 251 og oi B3 v0 SA 2 Sta ay glam « US 4 il di gal delgoll gag die Do 


Na ena Tes Gua ob dio paul il Aib ale UE gl 9 ale Ka 

Ha naa dala sal aa II oma Sa Yan su 
al os IS Anis Ao ya Y SI al Lab 4 IS log 3S S3 Ul dagg IwS 9D Ja il Ip Si sila 
Bobol hat SI dlu dn) ig Oagy Jasa Tia yo YEN 4 Walgg logll Sg lol yaiual bo dal NU Oo yul 
ul 5799 dm 3D Ji Usia 249 U ISN lolg yA S8 Jolall Y AN S3 Ur LSI dio wd ul dc 4,5 
J9 Vibg yo umi R01 SI SG pel did UNI b « ulbeNI Sgiuul gl Ato il Aib ae Lula « ulas 

USS Jaislg lb ale 9 la Yak al ASay ia Jo dial 0 Ji 0x05 Cxdgg dl al gl 0203 Lai ia 
UB ag al ale dglgoll ul IE din UE yo ldr duy due Yg UJI yo gl dio Jonll 
ilsol pb d4S X9 3254 Tobg p254 Bobig USU Lb wllg Ulelh NI dio Kaki Ng dio V9S Sol Y ul ballo 
236 — 235,2 Kari jimall ato. il lol Wes Re 3 Ula UjJL 


? Ical Rizaldysantrialit 

- Ibnu Abdil Bar , At-Tamhid 8/183 

- Ibnu @udamah dalam Al-Mughni 9/123: lihat juga pendapat senada dalam Al-Istidzkar 7/171: Al- 
Hawi al-Kabir 8/162 

- Hadits riwayat Muslim dalam “Kitab Radha” Sahih Muslim, hadits no. 1458, 2/1080. 

Apabila seorang perempuan bersuami berselingkuh, dan melakukan hubungan zina dengan lelaki 
selingkuhannya sampai hamil, maka status anaknya saat lahir adalah anak dari suaminya yang 
sah: bukan anak dari pria selingkuhannya. Bahkan, walaupun pria yang menzinahinya mengklaim 
(Arab, istilhag) bahwa itu anaknya. Sebagai anak dari laki-laki yang menjadi suami sah ibunya, 
maka anak berhak atas segala hak nasab (kekerabatan) dan hak waris termasuk wali nikah 
apabila anak tersebut perempuan. Ini adalah pendapat ijmak (kesepakatan) para ulama dari 
keempat madzhab sebagaimana disebut dalam kitab At-Tamhid demikian: 


Jb Kole 4 EN Ja ya le ly ala JS dll Jaan Jan9 ea ye Jb ll ale HN Cusaalg: 
abal yLKo| 20 kale stel Yul, Ball ul clalell wo delasll Curasl3 ...lell S5 ole yleb Uti ul NI 
Pn ae an Da St 

USUL NI a95 yo day A9 0 4 


(Ulama sepakat atas hal itu berdasarkan hadits Nabi di mana Rasulullah telah menjadikan setiap 
anak yang lahir atas firasy (istril bagi seorang laki-laki maka dinasabkan pada suaminya dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3304 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keadaan apapun, kecuali apabila suami yang sah tidak mengakui anak tersebut dengan cara li'an 
berdasar hukum li'an. Ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka menjadi istri yang sah dengan 
akad serta mungkinnya hubungan intim dan hamil. Apabila dimungkinan dari suatu akad nikah itu 
terjadinya hubungan intim dan kehamilan, maka anak yang lahir adalah bagi suami (sahibul firasy|. 
Tidak bisa dinafikan darinya selamanya walaupun ada klaim dari pria lain. Juga tidak dengan cara 
apapun kecuali dengan li'an). 


Pandangan ini disepakati oleh madzhab Hanbali di mana Ibnu Gudamah dalam Al-Mughni 
mengatakan: 


va 42 de dg ISI ld GNSJI boslg saia Y ul jl oles J5 yak ade ag Isl al ade Iegoslg 


(Ulama sepakat bahwa apabila seorang anak lahir dari perempuan yang bersuami kemudian anak 
itu diakui oleh lelaki lain maka pengakuan itu tidak diakui. Perbedaan ulama hanya pada kasus di 
mana seorang anak lahir dari perempuan yang tidak menikah). 


Kesepakatan ulama atas kasus ini didasarkan pada sebuah hadits sahih riwayat Muslim yang 
menyatakan Jdll cela) akl9 JI (Anak bagi suami yang sah, bukan pada lelaki yang 
menzinahi). Wallahu A'lam. 


Sumber : http://www.fatihsyuhud.net/2013/03/status-anak-dari-perkawinan-hamil-zina/ 
Refarensi : 
1. At-Tamhid 


Jb K ole 4 EN JaJ ya 9 le Ng Sg JS lil Jaan, J9 ai 0e Yi ll ale HN Cusaalg: 
abal ylKo| 20 Lake atas Lal, Ball Ul clalell yo delesll Cimaslg ...ulell Sa de yleb siy ul YI 
ses Tola sam abal Lea SI Jas el) dna tas AS Se IS Bulan! alSels 

USUL NI a95 yo day A9 coy 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-78&ID&idfrom-406&idto-441&bookid-78&startno-9 


2. Hukmu Nisbatil Mauludi 


Sab Y ab all Uso da Aly Llgo Welag Law gl ag) Lal Cus ISI dn Jl ul ade elalell Rol 
al ade dl Lmoslg" all aus ya JB nya adl Us ld Kamis bai Ll Umaiy Ng Ainiual Ida wu JL 
ulek Abis ul NI Jl BS ade WS Ja Ja ole Ng Ig JS X AI Jaan, Je59 «4 lgu ye 
Ta Sela USO| go ale siml Yak 3 DJI Ul elalall yo dcloall song ...ulll A3 le, 
any Yg 48 Sgow Tol Ain Katy Y Mal all Usa Iga Janllg abal asa saran as KB 
Ya sal oles8 Jah old ae Yg Isl ul ade Ignoslg" :dol yul JB9 (65) Uk NI ag2gll yo 
Cuolal ade gelas Id Situul 389 telan NI Niiuuo .(66)"Val3 42 ole Jp ISI lag GNSJI lovlg ata 
am US ol 345 10083 yul ul dis y JS" "J6 ic WI s5, Kilo ug, Lo - 1 Lelo by 20 Hya0 
1S JS SB pl al HJ asu pil Ria! ale VE lab cell AAU npio 4005 dag ul Ul 10283 yul uu 
Lawa J3 £X AU Iga dll Bolu sat 3 ade J9 agul Tol calo HS :JlS A20 uc pd La Dl 
Lal gd xl Jguuy JB9 asal Bag lg SSI #05 0g a10 JS ch Ml A2 US SS al Il Jo, 
lab LAbiy Agaii yo SL) lal 1Aio yunita! :d003 Lu boga JB Ai AI JAlelg Lal all Jgll ed20 3 M0 
sala vabal Jgll" JB WII Iga ol Aic Mil yu3) S45D gol olg, lo - 2 (aan BI, 
odal BB ul dil Joan L "J8 Ja) AB" JB ox5 US du us Lumi Ly sy05 olg, bo - 3 68)" Jl, 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3305 


09 ajal il Jali Auliladl Jol UH KALA ed Bgcs Xx dll Jawa, JS FbdllI 93 do UBI 
SJI"69). 


http://islamport.com/w/fgh/Web/4661/12.htm 
3. Al-Mughni 
Va s8 ade ag ISI loud SNEJI loulg catah Y ul 31 oles Jay yal3 ade Ng Isl ul ade Iagnslg 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-15&ID&idfrom-4146&idto-4319&bookid-15&startno-103 


4. Ihkamul ihkam syarh umdatul ahkam 
- Hadits 


AI ada yaa Ill 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-8908&idto-891&bk no-80&1D-578 


5. Nailul Author 
http://www.al-eman.com/y120YoL/““20 Yo )L 4120 YoSiio20 Yo 120 Yo » lb 9 4120 Yo Jail mi Yo 
sil JI20Yoxw,9520 Yos! 20 Yon) JI20/12268&0128466&c&p1 


6. Al-Raudhoh Al-Nadyah Syarah Al Duror Al Bahiyah 
http://ar.wikisource.org/wiki/aSull misal yo ay Wall asg JI 
ol yu Agus dus A9 wall JoJl Jung 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/794473787242098 


2606. KETENTUAN MENGADOPSI ANAK YANG 
DIPERBOLEHKAN 
PERTANYAAN : 


2 Alifah Ummina Nafishasnahaaniyah 

Assalamu'alaikum.. Buat admin atau teman-teman di grup ini mohon sharenya mengenai hukum 
anak adopsi, lalu mengenai jenis kelamin anak yang diadopsi ini adalah perempuan, apakah nanti 
ketika sudah baligh apabila hendak shalat lalu bersentuhan dengan sang bapak dia harus wudhu 
lagi ? catatan : anak diadopsi begitu lahir, lalu apakah menjadi mahrom kalau disusui adik sang 
bapak (karena mengingat adik sang bapak juga sedang menyusui bayinya) terimakasih atas 
jawbannya... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl (edited) 

Wa'alaikumussalaam, jika yang dimaksud mengadopsi adalah memelihara anak orang lain dan 
menjadikan nasabnya ke orang yang memelihara, maka hal itu tidak boleh, karena sudah merusak 
nasab seseorang. Misal aslinya Ahmad bin Jalaluddin, lalu di-aktekan dan diumumkan jadi Ahmad 
bin Abdul Jalil, padahal Abdul Jalil bukanlah ayahnya, hanya yang memeliharanya, ini haram. Jika 
mengadopsi hanya dimaknai memelihara anak orang lain dan tidak merubah nasab ayah ibunya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3306 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ke pemelihara, serta tidak dianggap seperti anak sendiri / tetap bukan mahrom (tidak berhag 
waritsan, haram ihthilat dll), maka hal itu tentu dianjurkan. | Al Halal wal Harom fil Islam hlm 218 |. 
Dan anak adopsi bisa menjadi mahrom bila disusui oleh ibu pengadopsi dengan catatan anak 
tersebut belum berumur 2 tahun dan tidak kurang dari 5 kali susuan. | Al Bajuri 2/181 J. 


ey om Ig dl play ami II Nb Jon dah ena SAI ya SILAT Alat ya SAI el ya SUS Ale Jl Kal oat sll 
ala Pj Ilang (Opa Betontaly lai Ray Sea Ao ya abg Bil AS JS dd ata AI pal deng Akal lk 
Ap kabin, dale bl 3 AS alay Usai) jl Lagiy Dab dl) Jr JI tag Ol Sy (IAI da SAI Gak yA Gaal) Leii Lal 
BAN 3 yel AT AS Ka dy dambil dang IU pang dala ya dial MS Alalay dala) 0 yan SU) danur y Ainaus Al ag FI, 
Y VA YO NA, JI aa GI dala doel Gonta AI oya B oyaS al Nih 


J0 Waah Co pig Ur memp J L0 Uilo 3 balS OS Wa dag gl Ulos (3 Kop el yan Ily Upik BIA mmm Isl 
YANAN Gap Layan Olann) ad Aenn JI al am Ol GI bd aa YU ol Il Oya SO 


2 Brandal Loka Jaya 
Hukum mengadopsi anak itu Boleh, selama tidak melanggar hal-hal yang dilarang syara' seperti 
terjadinya Ikhtilat, dan pengakuan Nasab pada Anak Tersebut. | fatawy zain hal 194 |. 


2 Mbah Godek 
Wa alaikum salam.. dalam soal di atas, anak yang diadopsi tidak menjadi mahrom walau disusui 
adiknya bapak. 


2 Timur Lenk 

Sebagai umat Islam kita merasa beruntung mempunyai visi yang jelas dan masuk akal tentang 
adopsi, apa yang boleh dan apa yang dilarang. Dalam Fatwa Majelis Ulama Inonesia tentang 
Adopsi (Pengangkatan Anak) tahun 1984 disebut diantaranya: Mengangkat anak (adopsi) dengan 
pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya 
adalah bertentangan dengan syari'ah Islam (butir 2). Dan dalam butir 4 dikatakan: “Pengangkatan 
anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga 
merendahkan martabat bangsa”. 
http://www.as-salafiyyah.com/2011/12/sebenarnya-saya-ini-anak-siapa.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/578122242210588/ 


2839. DEFINISI DAN RUKUN RADHA' 
PERTANYAAN : 


2 Asnawi Hakim 

Assalamu alaikum..." lama gk jumpa.. hehe jarang ngonline soale.. kemaren pas pulang 
kampung... saya liat seorang nenek menyusui cucunya yang masih bayi tapi tidak keluar air 
susunya.. katanya sekedar untuk menunggu ibunya dateng biar gak nangis karna pengen netek... 
yang jadi pertanyaan apa kah dengan menyusui ke nenek nya walau pun tak keluar asi nya bisa 
menjadikan si anak ( cucunya si nenek ) dengan si ibu nya bayi jadi saudara 
sepersusuan..."kiranya mendapat kan petromakxs dari para ustadz yai lan saudara semua..wa 
alaikum salam waroh matuloh wa barokaatuh.. 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3307 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam. Karena tidak memenuhi definisi rodho', dimana air susu harus sampai ke 
perut bayi, maka tak bisa menjadi saudara sepersusuan. Definisi & rukun RADHA' (penyusuan) 
dalam Kitab Al Igna' (Hasyiyah Bujairimi 11/316& 319) : 


IA o Jepard pal Leg Ae Lp SAI yaa pal Al Laga sll SAY Layu jong el pir ya gladi 
Welas yi Jib ika Ht Ikan UI 

sal radha' menurut syara' yaitu berhasil masuknya air susu seorang perempuan ke dalam perut 

besar anak kecil ........ 

Ah ena Hp LE 


Rukun radha' ada tiga: 

- murdhi' (wanita yang menyusui) 
- radhi' (anak yang disusui) 

- laban (air susu) 

dst.... 

Wallaahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/670632816292863 


3003. HUKUM MEMEGANG HIDUNG BUKAN MAHROM 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Mau nanya ini kalau berjabat tangan lawan jenis dan bukan mahrom kan gak 
boleh ya .... nah kalau megang hidung nya boleh gak ? | Zanzanti Yanti Andeslo | 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Betul. Sebenarnya bukan masalah jabat tangannya, tapi bersentuhan kulitnya., PANDANGAN 
ULAMA Imam an-Nawawi berkata : 


ho Sp arik el saaled cin Ulalad guy CI sial Liya ng 38 giaa Yalays a85 Natud A0 bay aya ji Silan gina panled gila 
ya Sad sn) gim gal Laal Y Hg La js Hirlk ml) Ul pa War ssala In 3938 5 la Say al 


Perkataan (suara) wanita ajnabiyah boleh kita dengar ketika ada keperluan dan suaranya tidak 
termasuk aurat, menyentuh kulit wanita ajnabiyah tidak dibolehkan tanpa adanya alasan darurat 
seperti sebab pengobatan, pendarahan, bekam, mencabut gigi, dan seumpamanya, di mana tidak 
ada wanita yang sanggup melakukannya. Lelaki yang bukan mahram dibenarkan melakukannya 
disebabkan alasan darurat tertentu. (Imam an-Nawawi, Syarah Shohih Muslim, 13/10) Beliau juga 
berkata: 


a15 ayo I3 yap ILaga db 3 Nak Ya lada 158 dus ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3308 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Disebabkan melihat wanita yang bukan mahram itu diharamkan, sudah tentu menyentuh kulitnya 
lebih diharamkan lagi. Ini adalah karena menyentuh lebih mudah membangkitkan syahwat.(Imam 
an-Nawawi, Raudhatut Tholibin wa “Umdatul Muftiin, 7/27) Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asgalani 
rahimahullah berkata tentang hadis pembai'atan para wanita kepada Rasulullah tanpa 
bersalaman: 


saia Laga NY Lag Sao oa 3 AI 


Hadis tersebut mengandungi penjelasan larangan menyentuh wanita ajnabiyah (yang bukan 
mahram) tanpa adanya alasan darurat untuk menyentuhnya. (al-Hafiz Ibnu Hajar, Fathul Bari, 
13/204). Wallahu “alam. 


2 Hariz Jaya 

Tidak boleh menyentuh kulit wanita ajnabiyah, tanpa keperluan darurat, seperti karena 
pengubatan dan hal lainnya bila memang tidak di dapatkan dokter wanita yang bias menanganinya 
karena keadaan darurat, seorang wanita boleh berobat kepada dokter laki-laki ajnabi. Setiap yang 
di haramkan untuk di pandang, maka haram haram untuk di sentuh namun ada keadaan yang 
membolehkan seseorang memandang tapi tidak membolehkan memandang seseorang 
memandang tapi tidak boleh menyentuh yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima 
barang, dan semisalnya. Tapi sekali lagi di tegaskan bahwa tetap tidak boleh menyentuh dalam 
keadaan-keadaan tadi. Wallahu A'lam Bish Showab. 


Ibaratnya : 
- Kitab Al-Minhaj Juz 10 Halaman 10-11 : 
Ai Ale Tel Rai VANS OT Ady SIN aa ASI Ta lee JI Ana OT dah HS Jail ab ya PNSUL sll Lag Ol Ah 
UV Uni one JAS yani diy Kalem) Inai Kala gm pb ya Aesier YI B ya maki ily Byyag yaa UEyao Ol) dor 
Laos Bo yag Ra pantas UAS Unekbsy BU pe CLS ad Jas 39 Boy mali Alah SI Joni jer Alai Bl an Y 
AI ee AI Iyan om ASASI AA UP PN il Ry Bo yang US bal il aa HUI mey Soektan slally 
Le PNS) maki plain slitan YI ka ( Lauk A3 Gasl JG alar Ugale Sesi Isf3 Lele Job Of VJ Jas 3 ons la 3 Ale 
Y II Bl IS pan mil lag Ug AA3 gal JL PSU Lada 156 (NISUL dadi Ugale Ae UST Jas al ya ya 
delay ana 
- Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 4 Halaman 635 : 
IEVIy el Ady padi G Rein Jl BI JL 8 aki CA al JL A8) dana pb Ad Ie aya JS Labusel JB A5) 
SUS oya 2ed B Upon j3 Yy laySy ella, 


- Kitab Raudhatuth Thalibin Juz 7 Halaman 27-28 : 


ISP Ie OLI Bah SMS OLS Op Jie Ik Jon dad Ibo Jar pad dd JS Gala al oa ee eng 
Y Jae OI ya Al) BII Jr La JS mag il! jer Oly Rai Y An yaa pa Jill Oya aki (PL Abg ad IR 
JENIS) JB Jl ye (Salad Ola Legong Jade Ol) Lelory Ny Lela jady ON Yy Laga Yg Al let yaa Jen 3, 

MI pa algae nya Iler dl Sela NUN Flem Jia OLS if re KAP 0g dlory jaka ant jl asal ab Of Jar 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3309 


(ai 
- Kitab Panatuth Thalibin Juz 3 Halaman 261 : 


ce Bodi (R0 Blu ad rb Gmn II) daya ITA SY dad lia S3 Sg OS daa pm OB Lag 
Du Uglondi 3 Ueloryy Ueila ppekl ya Ski Jr La yaa PR AS, 2 polar Jilah! Ji padi Uya LSN Soal elo La yaa jr 
AYI plan SD al Geyin YI JB SSI Roy JI Bola Gnbatia le Lan Ja Raih Yo Roro sil Jil 


- Kitab Kifayatul Akhyar Halaman 353 : 


Sl Bap aya OS OP Fil Ih Jordi Tah ma JJ de pad AN III gaga Oa oh al ab ii 
JAS 3 Ur yel) dal obat ym KAP da GA Cs pall yaa pa Rai CL Oky AI KA Las pd Ily 
Abon ya Ol areal Pasal ja Ol Joni LV NAS) JUAN JB Upon Jadi PL NAS 4 Uelor yg Laila S3 Ol ade ph 

AE Ay AI MS pe ile p Iker AS HUI Plasa! Lao ee JL IA 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/704900969532714/ 
www.fb.com/notes/746990348657109 


3063. FADILAH PEMBACAAN OS. AL-OODAR PADA ANAK 
YANG BARU LAHIR 

PERTANYAAN : 

2 Rom Beng A Moh 

Assalamu'alaykum. Sering saya jumpai dalam acara walimah wiladah, ada pembacaan surat al- 
godar dan surat alam nasyroh. 


- Adakah ta'bir mengenai hal tersebut ? 
- Apakah fadilah ke 2 surat tersebut ? Mohon penginclongnya, Matur suwuuun. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Anak yang baru dilahirkan sunah dibacakan surat algodar supaya terjaga dari perbuatan zina 
selama hidupnya : 


» YIYYA adl le : 
oyae Ig Uj Ade AN jaka | SUS Ag Jd oya OY "SE Ui)" Aesedl aa OS GL Ol an al ya Tail ye Jaa. 
LAI GA BS 

WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/757351474287663/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3231. KESUNAHAN MEN'TAHNIK' BAYI YANG BARU 
LAHIR 
PERTANYAAN : 


2 Vi Chania 
Assalamua'laikum. Ada yang tahu tidak bagaimana cara tahnik (pemberia kurma) pada bayi baru 
lahir..? Harus ustad / kyai atau cukup orangtua yang melakukannya..?? Makasih. Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 

Ibnu Hajar Al-Asgalani berkata dalam kitabnya fathul bari juz 9 hal 558, tahnik ialah mengunyah 
sesuatu, kemudian meletakkan / memasukkannya ke mulut bayi lalu menggosok-gosokkan ke 
langit-langit mulut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bayi terlatih dengan makanan, dan untuk 
menguatkan atasnya. Dan yang mesti dilakukan dari mentahnik hendaklah mulut bayi tersebut 
dibuka sehingga sesuatu yang telah dikunyah masuk ke dalam perutnya. Mentahnik lebih utama 
dilakukan dengan kurma kuning, jika tidak mendapatkan maka dengan kurma basah, kalau tidak 
ada kurma bisa diganti dengan sesuatu yang manis (madu). 


Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata: 
dyais Si59 md ul Olom3 mlwg le Al sluo sil 4 wild JNE aula. 


Artinya : Pernah dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki lalu aku membawanya ke hadapan 
Rasulullah saw maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma. 
(HR. Bukhari dan Muslim). 


Imam Nawawi berkata dlm kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim juz 14 hal 124 adalah hadist ini 
adalah anjuran mentahnik atau mengunyah anak yang baru lahir dan ini merupakan sunnah 
dengan ijma'. Hendaknya yang mentahnik adalah orang yang shalih dari kalangan laki-laki atau 
wanita. Tahnik dilakukan dengan kurma dan ini mustahab (sunnah) tp apabila ada yang mentahnik 
dengan selain kurma mk telah terjadi perbuatan tahnik. Sedangkan tahnik dengan kurma adalah 
lebih utama. Faidahnya adalah menyerahkan pemberian nama untuk anak kepada orang yang 
shalih dan ia memilihkan untuk si anak nama yang kamu senangi. Wallahu a'lam. 


? Ical Rizaldysantrialit 

Tahnik adalah melolohkan kurma yang sudah dikunyah oleh orang tuanya atau orang sholih/ 
sholihah dengan menggerak-gerakkan dari kiri ke kanan hingga merata di langit-langit mulut bayi 
dengan lembut seraya berdoa dan berzdikir. 


Melolohkan (memasukkan) buah kurma ke dalam mulut bayi adalah sebuah perkara menakjubkan 
karena di dalamnya terdapat manfaat kesehatan yang besar. Terbukti buah kurma mengandung 
unsur-unsur penting yang dapat melindungi bayi dari penyakit dan menguatkan daya tahan tubuh. 
Kurma juga berkhasiat melindungi dan membentengi anak sepanjang hidupnya, terlebih dari itu 
hikmah melolohkan (memasukkan) kurma ke dalam mulut bayi berguna untuk menguatkan saraf- 
saraf mulut bayi berguna untuk menguatkan saraf-saraf mulut dan gerakan lisan beserta 
tenggorokan dan dua tulang rahang bawah dengan jilatan sehingga anak siap untuk menghisap air 
susu ibunya dengan kuat dan alami. 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3311 


Manfaat Buah Kurma Untuk Kesehatan 


1. Menguatkan imunity 2. Mencerdaskan otak 3. Meningkatkan daya tahan (antibody) 4. 
meningkatkan Hemoglobin (Baik untuk penderita animea) 5. Meningkatkan jumlah trombosit 6. 
Sebagai multivitamin 7. Anti bakteri dan virus 8. Baik untuk masa pertumbuhan 9. Mengatur 
kepadatan tulang 10. Meningkatkan nafsu makan 11. Memelihara ketajaman mata dan 
pendengaran 12. Menenangkan dan menguatkan syaraf 13. Menstabilkan kejiwaan anak 14. 
Melancarkan BAB 15. Mengobati cacingan 16. Mengobati panas (demam), flu, batuk 17. 
menghaluskan kulit. 


Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kesunahan tahnik, diantaranya : 
Imam Bukhori meriwayatkan, Abu Musa r.a berkata: 
Hai) SIS3 pil Ola -abug Ul dl sko- Guill 4 Gaib AG dl 3, 


“(Suatu saat) aku memiliki anak yang baru lahir, kemudian aku mendatangi Nabi shallalahu 'alaihi 
wa sallam, kemudian beliau memberi nama padanya dan beliau mentahnik dengan sebutir kurma.” 


Dari “Aisyah, beliau berkata: 
KES43 Apile J18 Ulikalh 6333 US -akug Ade All ouo- All Jaw Ul. 


“Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam didatangkan anak kecil, lalu beliau mendoakan mereka 
dan mentahnik mereka.” 


An Nawawi menyebutkan dua hadits di atas dalam Shahih Muslim : 


duowilll Uloiwl9 kes X9 A93 Mom sls59 ASiby lo all dla5g9 W A9 dis dal gal elu Ulas 
Hall soale sluNI Slowal yilug pad lg dllusu 


"Dianjurkan mentahnik bayi yang baru lahir, bayi tersebut dibawa ke orang sholih untuk ditahnik. 
Juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Dianjurkan memberi nama bayi dengan 
Abdullah, Ibrahim dan nama-nama nabi lainnya.” 


Makanan yang dijadikan media Tahnik adalah Kurma,jika tidak ada maka boleh menggunakan 
yang manis-manis seperti madu dan atau makanan manis yang tanpa melalui pengolahannya 
dengan api. 


Orang yang mentahnik adalah orang tuanya, jika tidak maka oleh orang yang sholih atau sholihah. 
| 'anatu Al-Tholibin |. 


Ul oig J9 5. dal sal gb wil (up) VX adil al S3 Jali bisu ol emg SI (Sisa lo 1Js3), 
aku olg,) LAI Sus Folowg eyoidl pdl US (1) Jl8 baliy Je53 “48 A50 Si 00,83 Hi suaSNG. 
Soal dl aka dio Ji V dodol sis el)$9 «soil pn R20 98 :eluinullo. 

ag 9D ASI SBI ySy 9d posNI K5 :dg3g. 

SI Jd yo ba la 21 208 0 J UB NS) J dina 3S om II (LAI Ja yo il 108 «Ja, 1Os3) 
Olla. 

il 208 J5 Kd UB al Ja yo Jeli yul arung 18 gama 59 JB :1d9 Jl aa dolcg 

ol d5). 

Ol sal 38 20 Lo abs poll dc Ub JI ani a59AI 9 Halal 33 JB ab Jl oliso H8 (Lo Ja). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3312 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dibill 49 Aliog. 
KS ASI OI Aug pl bad Jai nga Al 3 «SI (alas A83). 


- Busyrol Karim : 


las soil ade Hb JI anting syal Asu Jang sis Sis 4 el Aram Ul dil gl S3 (Lois Suisi3) 
Jb aoi al (Sl s5) aluall $$, 
dis Sy dalam Jual uli Jd yo slisall 4S Heuug. 


ole al 9 Simoll 9d Ina ala H4SI 388 cakug Ale Gill ak dil Jaw) lolos dub dim Selgall elusu 
adil alas Al Iga) adl lang Elo cg yail sol palu pl yo Ig Al Jp lal Soil Hallo Ll ul ampun y3 
Y Sisg soill yA R0 Ai dy 0 Ja alug dule AI alan will 21533 cl yo Ar09 plug le 

dl lesg sal mac olawg cal Gale Al Kala Ay 3 gaun. 

Ala Ulas HS 31 sa yoo Pallg Jusill Jal yo BNI 0 3S Ul dalug His 5 Edu 
oles All alis ol 3 NI dil Oa Jed ole Lay: 

gal Sagill ye Yi gilSatdl JB lol al US Il. JAillg ANLall Jal yo elsa yg ul Liang 
JB abal! 0 dio Layy3 gl Oliso 93 led 3 UB Coty @5N3 die dalgall eluo3 colontsl ale claleli 
ilol 3i « 0S day U Iis 009 cl 0 LS € osis, 


- Imam Asyaukani dalam Nailul Author : 
32015 5s33I Ji 98 wiSasl aloNI JB : 
"a53 Ol oligo H8 bad jai JB ads Mr gric dJgoll Jini Oloiiul dc sll Sail: S9 ll AI JB 
' ye dio 

- Syarah Muslim 

dis | Ob Sd UB ilyol al US Na) U Sai a09 LI yo dis 19 Ul uni 1 JB 
adl Jas aga " 
1221 Wala A3 d0 blg 


- Imam Nawawi dalam Al-Majmu' 


iB Jo Kd UB Il Ja yo lina yul geuiag" 1 3351 8 £ somall 48 Sgsill all Jas 
dala" 


Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/722431407779670 
www.fb.com/notes/785098881512922 


3246. PERIHAL ZINA MATA DAN ZINA HATI 
PERTANYAAN : 

2 Dyah Alydya 

Saya mau bertanya : 

1. apa sih pengertian zina mata dan zina hati itu ? 


2. contoh zina mata dan zina hati itu apa aja sih ? 
3. sisi dan sosro pacaran mereka saling tukar foto, sosro zina hatinya karena memandang foto 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3313 3 


pacarnya, kebagian dosa gak sisi nya ? makasih 
JAWABAN : 
2 Hariz Jaya 
ol s5 log c4S AI Wil Ju 


Artinya : Dan (Allah) mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang di sembunyikan 
oleh hati. (AS. Ghaafir : 19). 
Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: 


Sao rol Ul uye isl Jai 0 also Ula Al adan WII Jaa) Ulu 


Artinya : Aku bertanya kepada Rasulullah saw dari pandangan tiba-tiba (tidak sengaja) maka 
beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. (HR. Muslim). 

Makna pandangan tiba-tiba adalah pandangan kepada wanita ajnabiyah tanpa sengaja, tidak ada 
dosa baginya pada pandangan pertama dan wajib untuk memalingkan pada saat itu juga. Apabila 
dipalingkan pada saat itu juga maka tidak berdosa tapi apabila terus-menerus memandang, maka 
berdosa berdasarkan hadist ini. 

Seorang penyair berkata: 


poll senoiauo yo JII alimog "Jill 0 lalbyo Lngall JS, 
SI 9 yua meal Bao " Leo LS 53 Lb li AS, 
Jb de g3go pall cael 33" Ula Ib IS Als lo sell. 

ol sega La 501 7 dinago 220 Gilio sy. 


Artinya : 

Seluruh malapetaka sumbernya berasal dari pandangan “ dan besarnya nyala api berasal dari 
bunga api yang kecil. 

Betapa banyak pandangan yang jatuh menimpa hati yang memandang " sebagaimana jatuhnya 
anak panah yang terlepaskan antara busur dan talinya. 

Selama seorang hamba masih memiliki mata yang bisa ia bolak balik “ maka ia sedang berada di 
atas bahaya di antara pandangan manusia. 

Menyenangkan mata apa yang menjadikan penderitaan jiwa " sungguh tidak ada kelapangan dan 
keselamatan dengan kegembiraan yang mendatangkan penderitaan. 


? Ical Rizaldysantrialit 
- Dalam shohih bukhori, disebutkan : 


LX) gl Sbs Lo Gina AI aeoidl Ala V9 “AS sal! V5 asia HI9 ayu Uas 


“Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata dengan melihat (yang diharamkan), zina hati 
dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan 
atau mendustakan semua itu.” (HR. Ahmad) 


- Syarah 'Uguudul lujain : 


SI (VII 3g Hima) begiaall Ab 93 cuilg le cu SI (SI il ME Uk salug Ale dl alio JB3) 
Yi mual ito (WK N) le LS boss (SIS) S0 sed SSI (SILSS) Salinll ye S5yadl Alis la Gilorio 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3314 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oladll3) Le yi ai Yo adl (Elo BU UUSY5) Jay Y bowl (SESI d5 yUB) ea Ng 
mau (WEI BU5 JS J5) Cidh SS AG seill Sl (vila B5 Aall5) Las X9 Lis Rip N las (SKI Ob 
3 Jago (wisi9) Lay Sl algll gitu (543 OLI) Isu N Jo adl AINI Jis Sl dnsgoll II 
B5 al s8 alagalas sel lk alel a0 serasa aer 7 node el asal 2 alas 


Rosulullah SAW bersabda : Telah di tetapkan atas bani adam,jika tertulis di lauhil mahfudz ia 
berzina,maka itu akan terjadi, pasti ! Zina kedua mata adalah melihat pada hal yang tidak halal 
baginya,Zina kedua kuping adalah ketika diperdengarkan pada hal yang tak sepantasnya di 
dengar menurut syara'. Zina lisan adalah digunakan untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya bagi dunia dan agamanya. Zina tangan adalah merebut paksa. Zina kaki adalah 
digunakan untuk melangkah / berjalan menuju tempat yang tidak halal baginya. Dan hati ketika 
ditumpangi syahwat dan berharap sesuatu yang tak halal, adakalanya farjinya ikut membenarkan 
atau menganggap itu hanya dusta 


Jalal RU 53 Uki UlSal 5B 188653 os ULBB SU G0 B3 SI cal KI Abal le JB3, 
BS KR al ajal AS At253 susi 3 Kao Calillg All ob53 Su K3 nun 653 Uli JS J3 
cl 33 


Rosul SAW bersabda : Pada setiap bani adam ada bagian dari zina.Kedua mata berzina dan zina 
keduanya adalah melihat, Kedua tangan berzina dan zina keduanya adalah merampas 
(mengambil paksa / tanpa hak). Kedua kaki berzina dan zina keduanya adalah digunakan berjalan 
ke tempat yang tak halal. Mulut berzina dan zinanya adalah melakukan ciuman. Dan hati 
berangan-angan atau mengharap/menghayalkan sesuatu yang tak halal baginya. 


2 Ghufron Bkl 

Anggota badan itu memang berpotensi unt berbuat zina : Zina mata adalah penglihatan yang 
digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan zina hati adalah hati 
mempunyai keinginan pada yang diharamkan kepada ALLAH. 


ulall9 Eloiw AI lodb) UbSNI9 JK dl yludl dlso Yao UJI 0 umi ol epl de US 
Euro 4S gl Roll el Grnoy 9 sai 9 Soga Alill9 UJI oU Ja J9 Yaladl db wdlo XII ob. 
TV yo HWIJI sleul 

Memandang foto yang mengumbar aurat hukumnya adalah harom : 


| | VI ya lu ad pl adlg Jill: 

ND gl Ugow) 9 UE Gal 9 Bgidl gilgo Ll 9 Wb) dai gl Ob)le slwll yowid 
ds SS laipali 399 9 Sowallg Alan! 9 Lualg dls S3 GS all sila dla890 cl setu B,yio Es) 
WiSall gl Wowdl 98 0553l9 Cilu3l do 59 mWl dc dis dog 0 y KDI do 9 Vio» Weli N loo 
Vadliog V3, all modll do 59 Ula ade duleig ONaalls. 


Sisi yang memberi foto jga ikut berdosa krn Sisi termasuk membantu dan pelantara pada 
perbuatan ma'siat : 


| | | YAYV @ JI sesal 

dm masal CulS Ul ai US gl Je3 gl Jos WII suolao 0 dmogo ale LSI dnosoll dc Gile VI Leiog 
elsS ale UCI WS 

YAA # yo doa) gol Sasa aiall Juno 

SD all SI Lgawsil 39 lallg Uno di SI , 9021 d9 motto ylow3 ASS AI pl go Ul Jl yu 9 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3315 ) 5 


Ka mi al Jl yo ll EMAS Lo A5 Log led Anstoll Hloll 99 Jilug 9 Mwlio gl Juan lgils 
goo 49 moliall yo di, sos Lil 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/719313374758140 


3560. HUKUM CIPIKA-CIPIKI (CIUM PIPI KANAN CIUM PIPI 
KIRI) 
Oleh Iki Alawiy Rek 


Disebutkan dalam Hasyiyah Al-Bujairimi 'Alal Khothib III / 386 : 


doll! diSoll YAN yo Yg cuba ac go wd dab : Ta 
Ga es IN Si j0 pa BI call daa € al Gaslal Sie G1 (Jadils Gila 05633): 


Ja lbs Kala MB AAS LS 25 V3 sales al SI (dasi Kalaal 91863 ) 
SIS G8 9583 Silinng 4 yakall SESI Sie ISI (diud) : Ta 


2 Imam Tontowi 
Bila tiba tiba main cium makruh. Lihat Asnal Matholib halaman 278 Cet Beirut : 


JSI tab Iga UUS JB Ello Jisall 3 Iraall 56 33 SIG all 9d (Jukila laa 22413) - 
Kg 1J S AS aap SSL JB, s6 S alang Asal 1G AN sJ SA gusi) Ans jl OLI lh Log 
Jas! 35011 A55 ika Sido) ol35 # LI (dua dim) el aeli al yi Lp (2 ld) ding SS03Il ola, 
(Jill JusiS) dio dnp3 3 dlu dilas Ul Sa JB 0S 98 331 259 leloo dlu 0 SI 
1123 My) Gil 83 Ang 20 ALI JS Alug dl Ul lo HI) , dia AB (da2) one NI 3 

ale ado gal All A8 ISS Kie CAS Lo JII J0 HA ad Ol PSN JBS ono! ml Gp ESAI 

Alay Gile AU lo AU Jaga) ole AN Gp yul pa) Aiile LB3 (551 Y ASN G0 JO Ala 

da3 JI Kie 2 allsi Ul G6 | Ul dlalgi :dles Ji Us aUlg LSI “Lal 85 JIE £ Silk Gala |) 

Il Salls JBS da3 1553 anemia ol Il (0 BSI 9d Sagill 2533 d33) data SI 135 


2 Ghufron Bkl 

Cipika cipiki bila dilakukan pada tunggal jenis maka hukumnya makruh, cipika cipiki bisa sunah 
dengan catatan di atas bila dilakukan pada orang yang baru datang dari bepergian atau lama tidak 
jumpa dan atau orang tua pada anaknya : 


Ani lo 208 dipo ll JI lo ll Kayo oi lS : 

ul se lal iilko ay Juoall 2011 li do 33 Yo pati lo ade Asi wil sollg Lela Jl Lo yag 
vall ad Jutillg diilaall S9 yoy lalin dale 4 yo dddlLao 0,49 Solall JB jul yo el Uuall 
lo» 03 Juti $9 bg dus lag Sc sil ci gl jim yo mol NI lo Jia gl Jetall US gg lg 
Ill all ag Ji ag Tlall Cuoll Ang Jutis yuk X9 ditis O2 9 glg gus Judi yung J0 
Ki Udl599 ASoiS @ouisll 29021 yo 0953 gl olis) el)S 0 Sy9 2d 9 Hoag alaS dual ,90AI 0 09559 
dl Jeall sis 0 Su all Jal, 

2. Ani lo 28 dion ld JI sll LG, 53 LS: 

vas SI Ji ol ueb Soma dil uc Gol J9 diss Jall Jati VI Jutillg dileoll 0 Sig Sgsull JB 
AN PARU IS ol oat M Judi Ul bisa! cal Ala Sel gl Oyiw up Kos Hi Uu uw log JaJlI 
Jai si didls 99 AS gg olisg old 3S ola nian 989 Kwudl 9011 0 JS 959 Wilung S4 gi dole 
JJgg vaJg Slow Tiwi Gia esa Jus 9 59 1 deoal Dia DL 98 gia Jls9 09 S3 slh 959 bull 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3316 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dl Aluti9 saw yo HWI dilan Giwllg dggaiu SU Al Isl os. 


2 Fatih ElMufid 

Kalau anak kecil sunnah, kalau dewasa sejenis jika baru datang dari perjalanan sunnah jika tidak 
karena itu makruh. Jika tidak sejenis, atau motif dunia atau menimbulkan syahwat haram. Lihat 
Majmu' syarah muhaddzab 4/637 : 


JB3 Ana gl Jati II India @ilaall 0513 «Ssi JG Sl sall el salls JSI JSI 4536 US 
AW EL gl ayam Yo 40338 Sic Ai Ga les JSI Gala JSI Jo € Ul gak Nasya UI x6 gi, 
dusll 903 Go SIS 3313 ailuog 5 3I Male 3 A5 Log ad) JS Ul one Ni dut Ul JuKAlI 26, 
IL 98 Ggioll J3 29 Sa el gSu3 Wwl Jal Sic ddl533 Sya olisg ole) 5 36 ola Sliuo 399 
2 diilao dil Batu So II vc ag 09 | gw Dias Kn ot Jus 9 3 Sans Dia 
AL Ga Ng asi II JS S9 el NS 003 Ala ca 83 Jua cal V5 Auii3 si Up 
— dual Jai 


ae AE Pb AO oil lo NA ea EA TN 
Sg Cum JET dut Rs 3 45353) Tatu Ala 20 ta V3 SIA cyila EL 
ISI jaw Yo mill j8 A59 Jusig diilaall Lolg du d9Di9 im Yo HI iilaog Alsd DIDI Ddw yo 
Sic ASikay il diilasll3 Jukill 48 655 Sall ISa3 02163 Setull lag L 250 UD95569 Jabll ye 
DUS 99 95503 OILII Jak Lo assill 


? Ical Rizaldysantrialit 
Lihat Al-Binayah syarah al-hidayah : 


(atiley ol dio Liya gl ay ol Ja JJ «8 Ja Jl Jing 

i.22n23 1" sean Bobol "9 JI Hui (Ailey gl Ato Las si any al Jnall Ad Jail Jika ul 05549 JB) 2 
and Jaa yo Jaall Ja Ul OI HJ al - Al 453 - dis yul yg «Al A85) - tgh ye M0 1Ahe 
dan) - Gino JB Igl3 “s5 laS SSI LS dg adan Sal Yg dslaall sSI9 sio Lusi gl yg 
sal Jen -A laga 2 dang dio ul Jai B0 ul) Ha" OLI TAK "dis 2 (slab 2535) Ha - AU 
ap nil dl aliual "JENI Reda " H3 Sala 0,53 " (diiloolla Jagill ya Y - AU A53 - Lagu 
jo Claw Law dilap IgB MY" J6 Slim II Lan Libanon sal Isu Lo slle 26 ce: 
“Sslaball JI dignias" -JB luas luAs gila "gb ,"Y: 

Lab 0 Ig al uosI sei -ajjl lagos )- 02103 diri» gul agio “diilaol Ia S9 Isa sll a99 Luddg. 

38 al laa sb su yad "JB gulao Ro "49 Lagy wal Ust Sola Sslg Lg gol pia 

AS sol ad "ENI gilao at 0d JUS Gulo Ru "03 UII 1Sd 99 JII lisol 389 "UNI a00 
all Soleuls 

vw 89 Akui yo 9 LD - dis Ul gus) -Li00 Wil - al Dll ale - call? « ulsa) lal) :a 
Ml 353 - as un UU MS Hngio (- His des Ml yu) - dulbuall yo della olg, Lyra Id : ya Kayu 
USB US LS yul YM US Ka al daa Se" aiuo" yd KSlBll dipan CSI - lagic Ml 
KA naa 
dua wu das Aa ale AU ako “all dinel las 35 lali RAI Oral te al dil 223: 
Tuo doliw! BSI JB. 

m8 lah 1JB sal ye amal yo sala ye Luh ll - AE allei AU jua - dian PSI Lula pgio9 
dug Je ll al - Ml Jow oki Aiu! yo 225 png « «IS YO - Alug ale Ul ola - Ul Iga - 
Vic LSuug pia agaiy pl m5 itu SI lagah 3 lo all" :JB9 cdigas J9) . 

dil Jaan A35 la :JU yel eye Bao 3 ul og WS CE al 131 UkSlasul US sulit ye asal 
S9 sadgull ol9 9 Ol yo Lsul Sola 5,519 Rbao Ju yo 1 :Jb9 Casa - dg We Ul ln " 
an oaaelelaa dual bae Jasa esa asia JA 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3317 


Si uli Wira uas JI padi al 3 9S Kids dub ul up Soal Ly 020 Lida agug sll So20 Ly Soal, 
Vu Y yo Soil Ol orliual 98 1JB9 0,33 - AS Al 15) - Mb og owl sel ye. 


Wallohu A'lam Bis-Showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/856310017725141/ 
www.fb.com/notes/862331660456310 


3634. YATIM DAN PIATU DALAM SANTUNAN ANAK YATIM 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Pertanyaan titipan : Dalam berbagai literatur kitab figih maupun syarah hadits, 
dsb, definisi yatim adalah , kurang lebih : | 
ag Id ogol Ul yo mil 9 


"Yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum dia baligh". (Mughnil Muhtaj III / 78 Cet 
Beirut). 
Sedang dalam istilah Bahasa Indonesia : Yatim : Anak yang ditinggal mati ayahnya. Piatu : Anak 
yang ditinggal mati ibunya 
Pertanyaan : 
Pada santunan anak yatim, bolehkah memasukkan piatu pada daftar anak yang disantuni ? 
Mengingat ini sudah umum terjadi di masyarakat. Sedang niat dari para penyumbang adalah untuk 
santunan anak yatim. Mohon jawaban beserta ta'bir yang shorih, terimakasih (Imam Tontowi). 
Sebagai bahan mugobalah : 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi dawud, kitab Adab : 

Jana Bdg dgol Llo yo maidlg «Ay 109 dnJlunpg 004 asli SI “(saidl IIS 9 Ll) - Laws m3 yo 89 UL 

Wigollg Sial 43 «S gim 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam. Para ulama khilaf (terjadi beda pendapat) dalam hal ini : 

1. Menurut @oul Adzhar definisi yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum usia 
baligh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama tanpa khilaf. 

2. Menurut @oul Mugobilul Adzhar, Yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu dari 
ayah atau ibunya, pendapat ini diusung oleh Imam Abu "Abdillah Az-Zarkasyi dalam kitabnya Al- 
Mantsuur Fi Al-Gawaa'id III / 368, dan Imam Ibnu Abi Huroiroh, namun demikian pendapat ini 
boleh diikuti dan diamalkan. 


Musyawirin : 
Ustadz Rampak Naung, KH. Abdullah Afif, Gus Umam Zein, Ustadz Ghufron Bkl, Ustadz Hasan 
Dhoif, dan lain lain 


Referensi : 
- Al-Mantsuur Fi Al-Gawaa'id III / 368 


Sdoglall JB CilgoNI c9a pile 19 2LNI Lg0y Kosi 4d mill Ulg d Ul SJ sesali ly gel 
gal ol JB3 NI s0 Any JAS Al Lal Cam soo U3 got AYI Cag0y WS Lal dl tetuti Hougall 4 
V3 pal wil Ane al Y yg SISS3 SIS Wal Yg Jual Yo sil dilei y0 all UbS 0 pd 
d uSg al US al ISI ol Iaslg 

Sei Kl sel ab Males eneng an al Lensa aga ynadeshual 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berikut ta'rif yatim menurut mayoritas ulama dalam berbagai literatur kitab salaf : 
1. Kitab Ashsihhaah V / 342 


“A21 J3 Yo pile 99 SAI J8 Yo WI 49 sila. 
2. Lisanul Arab XII / 645 


00 AN 3 al Jl X9 AYI JB v0 Ailaall 039 LN JB 0 yuli Hd Fl Era ual JB3 SNI Ubi SJls 
olga Gagas SAI saballlg Ao Lgsi SI Kaallg Ogal Cagan SJ All S3 gal JB glatio yS9 Ke sll 


3. Al Mishbahul Munier II / 679 


(lesas 9 (dasi ) Butuo 9 (sol) 9 (ABI ) Ramli 9 (Ab ) satuo Je LAI JS 0 ya 3 Hl 
IN Ca Gl Ca (Ce) 2 Ja ea ag aa) 
Te) ag Kian sala (AN maa u al 


4. Tajul Arus 34 / 134 


SIS) 38 (Sl) « Cell al ol LS « aisall Ilol 38 Isag « Usia) GE « (SINI : lal « AI) 
dil Ag 4 SJ Go LAI USS All: MISI JB9 «KA de Saga ualg « (I5S4 NI 
SISA 5 ileall 3) All (9) |. #sbll 5 LS el «Agil adl KENI9 « #abll adl SU 9 Cui 
23 Aria Pil go Al S8 Cal JI Yg “33 cak gal JS Ss Ssi dal (AI: 
ol gal Lgg SI : Za 9 do) Lgoi SU : SS3l9 « agsl ago SAI : adal : Sy ual J3 « Ratio 


5. Al Mufradaat Fii Ghariibil @uraan halaman 715 
aol J8 yo bilgyolI Lila 539 gb J8 And uc yua ebi ul 
6. Raudhatut Tholibin VI / 356 
3 X9 IS JUN SI ena ida 
7. Asnal Mathalib III / 88 


Y 235 uno GS 3 Al dy 3 ul Yatit gl adil gl S3 to IS D3 GW sal) SBI 
Sella m3 JUN V3 Lely dye3 Serial das CI S3 di 3 915 gal lg MUSI Sg gih 


8. Tafsir At- Thabari 13 / 560 

Jul old 3 yaa ewoluadl Jebol a83 ,"Koliudl" lolg 
9. Tafsir Al-Baghawi II / 159 

x5 X9 JUN patuol pl ipsill saia R05 Ka0bidlg 
Wallaahu A'lam 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/879192728770203/ 


www.islamuna.info 


KELUARGA | 3319 


3672. HUKUM SESUATU YANG TUMBUH MEMANJANG 
MELEBIHI BATAS AURAT 
PERTANYAAN : 


? Abahe Ozil | 

dong WI da5 9 UE All 
"Gondrong". Ada seorang unik dan antik yang suka memanjangkan rambutnya. Saking antik nya, 
rambut kemaluan pun dipelihara hingga memanjang sampe ke tanah (uuppss, ngapunten). Celana 
ataupun sarung nya masih kalah panjang dengan rambut nya itu. Yang jadi pertanyaan adalah, 
apakah rambut panjang tersebut termasuk aurat ??? Baik saat sholat ataupun kesehariannya. 
Monggo poro kyai muda... 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit | 

B6 5g Ml A03 53 All KUE 
Jika ada perkara yang memanjang,diarea antara pusar dan dengkul maka wajib ditutupi karena 
termasuk aurot,dengan alasan "amalan bil ashli" ikut hukum asalnya. contoh jika dzakar seorang 
laki-laki,saking panjangnya melewati batas aurot (melewati dengkul ) atau kutil yang tumbuh 
memanjang , atau rambut/bulu kemaluan baik gubul maupun dubur , maka ketika melewati batas 

aurot Sholat ketika sholat, maka wajib ditutupi. Wallahu a'lam. Lihat Nihayatul muhtaj : 
lesi 
Log yet JII yo Yiloy Lo Jis H2 X9 «Mao Jim U9N9 HIU LSI dg yi Jos Lo, Jlb jj 
S3 Jl I5S9 « riS JI Oo is Ulsig 0) 99 Lelo dala 98 Ju I5S9 « dll yo | xic Ji 
wc 5 yg HI Lesu dab ID ac wi gai og dig Jlb ISI uli sis 
Sinall 929 pc Ball 9D9 « Joiug Cl 1 duos lo swS8JL gl JgAl ea Sl Anil! aw Jah su all 
3.9 eljal ul ddlo « Jib Ibiel dulll 8 u9599 «dya sll 50 Ka LN 3 JIN 
Yul Gill ngug « sonall Jo ye Juntidl di Yg « WIL gd yo Juotil lg Ai do 5 yo lgoS5 
vs Gol 56 poll J50 Silk Juug Lg « Hd Ug 93 Lu Lao d9 Ja (SL Lo Jim Lu 
leluo3 ISedo jas Gol 59 lsol 93 (KAmo gl: J3). do udi. Jolul ob S5 ld oadllg cell 

Ig dll an») Ws all 


2 Ghufron Bkl 
Seandainya dzakar seseorang panjang turun melewati kedua lutut, maka wajib menutup 
keseluruhannya...dst. 


Aim Dg X9 Oy02 Jiwa 929 MJ ur J9 3 ale Ly 05 Jb (Sl E)3) 1 anal ai 
Sl aib Ula dog 98 Lelo dlu 99 Jl IAS9 « Kadal 0 Lagic Ji log waLS JI yo Udlby lo 
udi Jl Jobs si dig Jl ISI dibeli aa 98 Ju I5S9 « wan JI 


» Iki Alawiy Rek 


Cai Ia daa US @S JI 336 € Ul adl SI G0 jl Jl 3 15353 Ia (AK3 Sa Ga lo : J5) 
asal? OLI Ja dit G0 Ul 333 alel Lo bis 133 5S 6 05383 aib 053 949 dau 
aga dc 0 sal 


3 bo Hiu S3 WII 5353 « dll jai Jl 3l 2530) 93 lelkol dala Cu 31 0585 Jl 3 : E3 
cab le K0 mall dls: UbSII | JUNI ling HI, Sal Sp ao SY 4 yi SS GE 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3320 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KESIMPULAN : 
Rambut kemaluan yang panjangnya melebihi batas aurat termasuk aurat jadi wajib ditutup 
sebagaimana aurat lainnya. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/887594677930008 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/881042418585234/ 


3949. SAUDARA IPAR LEBIH BERBAHAYA DARI PADA 
AJNABI ? 
PERTANYAAN : 


2 Lili Mbolo Al Fagirah 
Assalaamu'alaikum.... afwan, mohon pencerahannya..... suami kakak perempuan termasuk 
mahram apa bukan...?? syukron katsir atas ilmu dan pencerahannya.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr.wb, saudara ipar termasuk ajnaby malah lebih bahaya daripada ajnaby yang 
dilarang untuk kholawat bersamanya. 

- Kitab syarah nawawy alal muslim 


Los Yo s5 Ji ll ale Jasallg ASLI JB alug ale dl oluo il Jowo ul sol Lp His uc 
cgall ga-dl JB gol Gulai dll Jaa, 


Dari Ugbah bin 'amir sesungguhnya Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda:" Jangan 
kamu sekalian masuk ke dalam (ruang) wanita. "seorang lelaki anshor bertanya, “Ya Rasulullah 
bagaimana dengan saudara ipar?”. Rasulullah menjawab, “Saudara ipar adalah kematian”. 

- Penjelasan imam nawawy : 


dial 4 Ao Bis dg «048 yo LSI dio Hg Ul oliso (Laga! goal ) akug Ule dlll Kalo Vg3 log 
HJ Ud gandl sLallg . yui dI IE £ ale Ul 48 yo Salallg il yall adl Jorogll yo aKai) JSI 
laila « gal uginog Ag « le B9 el 3955 Un) Hold elu eLNI lol3 . ailulg UUT Le Raj 
il ob lsug « ud ddludl Ul dal 9 . POS um YAN AD GD « dial 9 « al SI unlo « SA ll 

oi, la aus yo Riall lal 3D9 « Lgall 59 Ibg3 « dasi. 


Adapun sabda Rasululloh shollallohu alaihi wasallam " ipar adalah kematian " maknanya adalah 
kekhawatiran darinya lebih banyak daripada dari selainnya, keburrukan bisa terjadi darinya, dan 
fitnah lebih banyak karena ipar memungkinkan untuk bisa sampai kepada perempuan dan kholwat 
dengannya tanpa ada yang mengingkarinya, berbeda dengan ajnaby. Yang dimaksud ipar disini 
adalah saudara dekatnya suami selain ayahnya dan anak-anaknya. Adapun para ayah dan para 
anak maka termasuk mahram bagi istri dan boleh kholwat dengan mereka dan tdk disifati dengan 
'kematian', dan yang dimaksud dengan ipar disini adalah saudara laki-laki, anak laki-lakinya 
saudara laki-laki, paman, anaknya paman dan semisalnya dari orang yang bukan mahram. 


Umumnya orang-orang menganggap gampang hal ini dan kholwat bersama dengan istri saudara 
lelakinya, maka inilah yang namanya maut/kematian, dan ini lebih utama untuk dicegah daripada 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3321 ) 


ajnaby sebab hal yang telah kami sebutkan tadi. Wallohu a'lam. (AS) 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/932928803396595/ 
www.fb.com/notes/933269816695827 


LINK TERKAIT: 
www.piss-ktb.com/2012/02/299-detail-mahrom-haram-dinikah.html 


3951. NASAB ANAK HASIL ZINA DENGAN IBU KANDUNG 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Beri 

Asalamualaikum. Kepada para kiyai dan ustadz. Mohon dalil dan penjelasan Tentang Anak laki- 
laki yang menghamili ibu kandungnya sendiri . Pertanyaannya : Bernasabkah anak yang lahir 
tersebut kepada keduanya ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Anak yang terlahir dari hasil perzinahan tersebut tetap bernasab hanya kepada 
ibu yang melahirkannya. Bagi si ibu, anak yang terlahir tersebut berstatus sebagai anak. Bagi 
Anak yang menzinahi, anak yang terlahir tersebut berstatus sebagai adik se-ibu. Wallohu a'lam 
(R2) : 


aiol gl 595 ay SU dil ay gl oxy GiliniwS p 30 a29 cas lo Ws oll (obi3 clo yo Yg). 
ac 1 SKod yJ ale adi dio Salsa « UB SI ol ay ol Aob s5 Il 0 SU dus ob) solo 
Juotilg lain a55 Al Ja Jl us leiw Goslla VJ 0 laslg Lall ade Abu 9 Dio dus ligS sdg UJI 
YYe-Y/TIA S9B.ll. Lgi 39 sig bill Lgio 

Ui L jig leio S9 Leola Jilu wdeg ledle ay Ia ( LI yo ado ld Ja DG EL ll og V3) 
Vol Lale Aa y0 Cus Ball yng Oi3 slo yo Bola Cui le A3 Cu Jarjl ow Sodllg elas dl 
9D9 il yoll yo Jusdil Jadlg Lgu Uso NX 8538 dabu dg Ja Jl yo cakasul wd Ul d3 slo yo Ggsall 
TA Ud ulu 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/776622505693893/ 
www.fb.com/notes/933272253362250 


4014. SIAPAKAH SEBENARNYA KHUNTSA ITU ? 
PERTANYAAN : 


» Syamsul Fuad 
Assalamu'alaikum ustadz, saya mau tanya. Sebenarnya apa dan siapa itu khuntsa (wandu) 
menurut syari'at serta apakah keberadaannya diakui islam ? Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaykumussalaam ... khuntsa adalah orang yang punya 2 alat kelamin, atau orang yang tidak 
punya kelamin laki-laki ataupun wanita sama sekali, tapi dia punya suatu lobang untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengeluarkan air seni. 


Ui dg 4 Yuol lagio segi J gal yo gl « elails III WI 0 1 DALM 989 den dc gw gol 
Jalu R31. 


? Mas Hamzah 
Menurut imam nawawi, khuntsa ada dua macam, yaitu : 


1. khuntsa yang mempunyai alat kelamin perempuan dan mempunyai alat kelamin laki-laki. 
2. khuntsa yang tidak mempunyai keduanya, tetapi punya lubang yang darinya keluar perkara 


yang keluar, dan lubang ini tidak menyerupai alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin 
perempuan. Wallaahu a'lam. (DA) 


- kitab asbah wan nadhoir 241 : 


di dl Ji lagio ssl9 Jd 0223. Isl S3 cilal 23 US 1 Ubn3 iisll : sSggill JB 


lagio 519 R3 Wii A9 « ROLII io R53 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/936257869730355 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/933063010049841/ 


4116. BATAS DAN TINGKATAN USIA (UMUR) MANUSIA 
PERTANYAAN : 


2 Agus Winarno 
Assalamu'alaykum. Pada usia (batas usia) berapakah seseorang disebut sebagai: Anak, remaja, 
dewasa, dan tua ? Monggo dibahas. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Telah berkata sebagian dari para ulama : umur manusia itu ada 4 derajat : 


Te 
2 
3. 


4. 


masa perkembangan dan terus tumbuh yaitu dari awal umur sampai 30 tahun atau 33 tahun. 
masa tetap yaitu dari umur 33 sampai 40 

masa sedikit pengurangan pengurangan kekuatan fungsi tubuh akan tetapi tidak begitu terasa 
pengurangannya yaitu dari 40 sampai 60. 

masa tua atau semakin berkurang nya fungsi dan kekuatan tubuh yaitu semenjak umur 60 
sampai akhir hayat. 


M Bus Masi, 

| Gila ol Julwidl ya #elalell Law JB: 
at Eglag Out oma LE 9g Aim Ud UG SU gb sJl 0ell Jal yo 989 elasll9 s9ull yo Legi . 
Jali Jla3 isi Ale 989 ciu Lagyol adl Tia UI MO yo sdg ws Ga Al ji sal 
USS US pati 3 uli € ii dat sol 089 Lil OI La 0 9d9 Use wi WI A5 ll 


del adil 3 Lal 51 dl at! yo dolan M9 A5 gu yan Hal II Asi yo 3 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/941499875872821/ 
www.fb.com/notes/944435728912569 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3323 


4169. PERBEDAAN USIA BALIGH 
PERTANYAAN : 


? Nurul Halimah 
Assalamu'alaikum wr wb. Numpang nanya, Kenapa usia baligh pada perempuan dan laki-laki 
berbeda ? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam. Kalau sebab usia laki laki dan wanita sama sama baligh pada umur 15 tahun. 
Sebagaimana di kitab safinah : 


Jel all 9 ii 9 SI 99 dim dB AS yo ploi 


? Mas Hamzah 
Tanda atau alamat baligh bisa diketahui dengan 3 hal : 

1. Umur 

2. Ihtilam/keluarnya air mani 

3. Haidh 
Kalau dalam umur maka alamat baligh untuk laki laki dan perempuan itu sama yaitu 15 tahun. 
Sedangkan untuk ihtilam, dalam usia juga sama yaitu umur 9 tahun bagi lelaki dan perempuan. 
Adapun haid maka untuk perempuan adalah umur 9 tahun. Wallohu A'lam. 
- Kitab Kasyifah : 


| | .mooolls Salsa Es ulu 98 1dl6 
alas) das SSI G5 &8 ulilg AI IS 98 (SY Eglll ObC) monas Gal all Ea ulu 98 (J3) 
li (3) adl Rana Ulil ya lnglsula (adil Sl 93) Gl 94223 Au5a8 (di B2 Yun 

Jimal db yo R35 Slsrug Kao A95 Lawa US 3 Up wall 254 Al Ula bol Sl (2) 
dy 3 (umi Kid id Al9 SSI 98) L0y0£ gl Elosu dy Ol ai H3 YS el gwg DI dlduui NI RO 0 US Ol 
vs plus S9 “Ayu Yi Leil pd Reaa9 055 al onoicl SAI wig mill 9 SO gam Sic Aya 

US ob dwi (omi Rail NI 49 yA) LG (9) JSI 33 dndaroig WNI 93 dun ii bel ol 

al sliodb Le ol de God Ja Wala pm Lela lol dam Oo nga s0 dim yo Ji Lai 


Dokumen terkait : 


2410. THOHAROH : BALIGH SEBAB ONANI 
2833. ANAK 9 TAHUN MIMPI KELUAR MANI TAPI DITAHAN SAAT MAU KELUAR, JADI BALIGH 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946688845353924/ 
www.fb.com/notes/952136151475860 


4132. APA UBAN NON MUSLIM JUGA CAHAYA ISLAM ? 
PERTANYAAN : 

? Vinny Priyani 

Assalammualaikum wr wb. Apa benar ada hadist yang menyebutkan melarang mencabut uban 


karena uban adalah tanda cahaya islami ? Saya pernah melihat orang tua non muslim yang 
rambutnya banyak ubannya, apa itu juga termasuk cahaya islam ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam.Ada hadits larangan tersebut, dan non muslim tidak mendapatkan cahayanya 
karena yang mendapatkan hanya orang islam. Lihat Kitab Majmu' (1/344) : 


"Isgili X) : JB Aug Ade dl Kalo Gill GE 083 LE Aul LE La Yi 9286 Uma kl LA 03) 

dis Slab 19 /069 suluill3 Sao lg sgl5 gl 035 aus Cya3 ( doball 497 awali si Gb Gal . 

Sa Ad all amal il 33 1 JB Ia, Ua5SI3 Sesills Mall 4 25x , 553 lulswol JB ISS, 
aril "yalolls BSI G0 Sa yh GLS A3. 


Mencabut uban dimakruhkan berdasarkan hadits dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 
Dari Nabi shollallohu alaihi wasallam : " Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahayanya 
orang islam pada hari kiamat nanti". Hadits hasan riwayat abu dawud, at tirmidzi, an nasa'i dan 
selain mereka dengan sanad hasan. 


Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mencabut uban adalah makruh dan hal ini ditegaskan 
oleh Al Ghozali , Al Baghowi dan selainnya. Seandainya mau dikatakan haram karena adanya 
larangan tegas mengenai hal ini, maka ini juga benar dan tidak mustahil. 

Dan tidak ada bedanya antara mencabut uban yang ada di jenggot dan kepala (yaitu sama-sama 
terlarang). 


Dari “Abdullah bin Umar. Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda : 
da» Lay R9) 9 Gis daa S3 J IS NI SMA 98 da Ja) Huiy N yogi 3 Hadad 


“Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban dalam Islam melainkan 
setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya”. (HR. Al 
Baihagi dalam Syu'abul Iman.) 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, : 


Jaa asus Dak naas naa abal 
day lgu 


“Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang 
beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu 
kebaikan, dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan 
satu derajat”. (HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa 
sanad hadits ini hasan). Wallohu A'lam 


LINK TERKAIT : 0091. LAIN-LAIN : Hukum Mencabut Uban 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb//946416918714450/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946416918714450/ 
www.fb.com/notes/946767118679430 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3325 ) 


4137. KESEHATAN : MANFAAT BEKAM (HIJAMAH) 
PERTANYAAN : 


2 Raden Mas LeyehLeyeh 
Assalamu'alaikum, Tanya : Apa hukumnya hijamah / bekam? apa saja manfaatnya & sakit nggak 
yah ? Matur nuwun 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Bekam menurut fugoha' hukumnya mustahab bagi yang hajat untuk 
kesembuhan penyakit dan terkadang malah wajib. Jika tidak ada hajat maka tidak dianjurkan 
melakukannya, karena terkadang malah membahayakan. Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
melakukan bekam ketika butuh saja. 


sisa doll 3 959! sutuall & ll 983 ega) alis! yo dori dim doll Ul ac lead Lai 389 
HS 399 Im) dalsll sic imi. 

gal AJI ic Si-tius dolsall :Jg3 1493 /2 ainials 99 Sgsdll JB9-. 

lap 103 389 ega li) MA BMN Lele Uni NO doll L Sglull adl elull Asli cal 155 
dls dl aisls sis akug le all. 


- Kitab Fathul Bary : 


db gl Ann plug ale Ali Lao dil Jaw pal Jli8 plaall sal yo Jiw il ac dil LA) sil yg 
1 Jen sal Lamo seal oa ls dal Saba Ietasoraull an Ko db 55 sela tlkel, 
bull Sale dpi yo Job Sila Louis 

ba Es aa laa Ya en tek sOr ena san Ba da aa le ons Ko laa 35 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam. Hukum bekam dalam islam. Bekam (Arab, hijamah) adalah metode 
pengobatan yang dibolehkan dalam Islam. Bahkan sebagian ulama menganggapnya sunnah. 
Hadits seputar bekam cukup banyak antara lain sebagai berikut : 
Pertama : 

dosa Kei) Aa 913 lo : 33 
Artinya : Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. (Hadis dari Musnad Imam 
Ahmadi 


Kedua : 
dosa u M3s ls Jisl «, 

Artinya : Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian gunakan adalah bekam. TA 
Muttafag “alaih: Bukhari dan Muslim| 
Rosulullah SAW juga pernah melakukan bekam sebagaimana disebut dalam hadits sahih riwayat 
Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik sebagai berikut : | | 

dual gal don alwg lc AI aa - WII Jom) anis 
Artinya: Rasulullah pernah dibekam oleh Abu Taibah 
Al-Gori dalam Jam'ul Wasail fi Syarhil Syamail 11/2219 menyatakan bahwa hadits di atas dapat 
bermakna bahwa Nabi sering melakukan bekam atau bisa juga hanya sekali. Wallohu A'lam 
Sumber : HUKUM BEKAM DALAM ISLAM (www.alkhoirot.net/2013/06/hukum-bekam-dalam- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3326 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


islam.htmi) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/197086363647513/ 
www.fb.com/notes/947988131890662 


4307. MEMBUKA AURAT SEKITAR PUSAR DAN LUTUT 
DEPAN MAHROM 
PERTANYAAN : 


2 Mario Elfando 
Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Apa hukumnya seorang laki-laki yang membuka 
paha di depan ayah tirinya? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikumussalaam... jangankan ayah tiri pak...ayah kandung saja tidak boleh... kalau paha yang 
dibuka...karena aurat laki laki di depan laki laki yaitu antara lutut dan pusar... maka paha termasuk 
bagian yang haram diperlihatkan... 


2 Ghufron Bkl 
Harom seorang laki-laki yang membuka paha di depan ayah tirinya. Wallahu a'lam bish-showaab. 
(DA). 


saWll tile : 

rgs dl lil Jadi mandi - 89 sal) - Aw silla ElSJJI 05 dung lagus 3 Ji AA gal) 9209 
AS 59 Bow elog lo ali “LAS gl li gl - aalo.a0eS AS 9 Bouull uap lo Ia lo Ulsoll diuadal 
Viiy9 WS do 50 Cilu gl 4gb uwo Hasi AS Jl9 0 sll el »9 Lo wo Jiloog ap 20l9 «Jl WS JiS lgio 
dit Ol dala NI Jan Y duSeg 


sob slow log lo alas Ugig . Balap gl Ela) gl Cawis ayal 3g2ug ASI (Asaala : Vs3) 
lot wall Kp dolko ladely3 lo jl Jlty N8 « aJI LAI lagiy SI pg SI «ASI Bull ye 
Manda la Sale sa sena ls lang AS ala Batal oa Iss lah as tao ms sela last 
wu cl nyang lhyeg asam Jai Yg ! Lung AS OJI5 Euull es lay KII 08 yusill dlu Ml 8,lc9 
0D 49 AS Jl9 domwll bi do 5 Yo « Uks dislbl log : alo5JI R3 88 Jl . dal yag. ol. US ),9 
abs 3928 ASI (Al kosa 1 Ag) all diy yo SI : lpio Jgig - Ol . s5 YI MY Anio el sulis 
umo Ug89 . Jap 20 Japg iLsol god .0l «Sl (Silang as0lg : Vs3) Lao 20 y0 HS 9 Bmw el 9 lo ll 
dai A3 Cung Asu Ug3 yo pg LAS « duo Jas Oli Jas log co ybu Joy MN Sl «AS Jlo dmll elu9 Lo 
Sosisal (Aop50 Gl gl seb um psi : J3 ) Anggi HI Todio VA Gac Id S9 WgAl UlS9 duo 
Jilaoll gl a all yo AS J9 doll el)9 lo yo 0192 Yo. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/961976307158511 
www.fb.com/notes/4307/970516959637779 


4333. BATASAN AURAT LELAKI 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


KELUARGA ( 3327 ) 


2 Wahid 
Assalamu'alaykum, minta penjelasan batasan aurat dalam sholat dan di luar sholat menurut 4 
madzhab figih 


JAWABAN : 


2 Pencari Ilmu 
Wa'alaikum salam. 


elus! up Aoylaog Je Jl Sic 90 Ll yag Cdi 389 Dal 9d Bas : Ulas JOB JaJll ISSg « 
S5 Soisoll dc Ja33 Ubl owl dISJI 2,909 « dis U Amil diy R0 Gd9 Jlaull 2 99 


Seorang pria, baginya memiliki tiga aurat : 
1. AURAT SHALAT 
lalah aurat yang wajib ditutupinya saat menjalani shalat yakni anggauta tubuhnya antara pusat 
dan lutut dan ini juga auratnya saat bersama sesama pria dan wanita-wanita mahramnya 
2. AURAT NADHRAH 
lalah aurat yang harus ia tutupi dari pandangan wanita lain yakni keseluruhan tubuhnya 
dinisbatkan pada wanita lain (bukan mahramnya) 
3. AURAT KHALWAH 
lalah auratnya saat ia sendirian yakni dua anggauta cabulnya (kemaluan dan dubur) menurut 
pendapat mu'tamad (yang bisa dijadikan pegangan). Tuhfah al-Habiib 11/184, wallaahu a'lam 
Sumber : www.piss-ktb.com/2012/02/1185-aurat-pria-bertelanjang-dada-di.html 


2 Mas Hamzah 

Aurat lelaki : Aurat lelaki menurut imam malik, imam syafi'i dan imam hanafi adalah apa saja yang 
berada di antara pusar sampai lutut, sebagian gaum berpendapat bahwa aurat lelaki adalah dua 
sautan (gubul dan dubur) saja, sebab perbedaan mereka adalah adanya dua atsar yang 
bertentangan dan dua-duanya shohih, salah satunya adalah hadisnya jarhad bahwa Nabi 
shollallohu alaihi wasallam bersabda : " paha adalah aurat ". 

Kedua adalah haditsnya anas bahwa nabi shollallohu alaihi wasallam pernah terbuka pahanya dan 
beliau sedang duduk bersama para sahabatnya ". Al bukhori berkata bahwa hadisnya anas adalah 
asnad sedangkan hadisnya jarhad lebih berhati hati. Sebagian ulama' telah berkata bahwa aurat 
adalah dubur, farji dan paha. 


Aurat perempuan : Sedangkan aurat perempuan menurut kebanyakan ulama' adalah seluruh 
badannya selain wajah dan kedua telapak tangan, menurut abu hanifah bahwa dua telapak 
kakinya perempuan tdk termasuk aurat, sedangkan menurut abu bakar bin abdurrahman dan 
imam ahmad bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat. Wallohu a'lam. 
- kitab bidayatul mujtahid ibnu rusydi : 
| (ds Jinse JT WI ala) 
cd bowl 2 Lo Wo dg 5 Ul ll seiladlg dllo cad#d Ja Jl Yo ds 5 dg du dlu big 
IS JI yo b3 « Obi gam lod 3,93 : 299 Jleg « dia sal JG dliS9 « AS JI. 
dug le Al al - yul « Ul AdUS Uya lodisl : cubi -— ul io « Oli IS 93 GNSII Haag - 
R0 ll 9N9 «0359 ,C ud - alug le All alan - sll y | umi ena swlg . Menas asal "1 JB 
lg € adl dya: era JB 289 « basi ad 3 Unang diuul Uail Cu@»g 1 SLS JB" umi 
sala. 
Tiba | | Wi dual 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3328 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oRSIly angll NS lo i3c AS lgi jl le elok! 46 «Ela 3 Bygall x5 yag dll dual lolg . 
Per Ka Sae Aa ga al kasi Maa tsel ana ana 
din deatall Gifimall X8 Ji ( lgio sal lo VI ati cas N9 )  solles dlgi Jlatal dls 93 HUI Luang 
dosa log Y Lo el 0 desak Ul sll B3 ad £ 029gld Soy Y lo Ay denodall lil al « Hdgono sll 

sbsl3 53 J8 wal leall ) : odlas da3 ag007 lil Risl3 « ld yel is 8590 AK lai ! JB AS all ac 
and 389 yag Y dala 4 Ls ln db yo dental S3 09 - DMI ( esuindall sLuig cbilus 
9d lge29 Sia Cuugl lAll Ub SIN Risl9 d9 Lu lagil Jl H5 ULSII, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/980678978621577/ 
https://m.facebook.com/notes/980908811931927/ 


www.islamuna.info 


BAB 


MUSLIMAH 


(3330 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


13 MUSLIMAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang permasalahan para muslimah, terutama 
masalah haid, nifas, istikhadhah dan masalah figh yang berseinggungan dengan mereka.. 


HAID - NIFAS 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang permasalahan haid para muslimah. 
0052. Tinjauan Kedokteran Tentang Menstruasi 
Pengertian Menstruasi 


Menstruasi adalah perdarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi 
(Bobak, 2004). Menstruasi adalah perdarahan vagina secara berkala akibat terlepasnya lapisan 
endometrium uterus. Fungsi menstruasi normal merupakan hasil interaksi antara hipotalamus, 
hipofisis, dan ovarium dengan perubahan-perubahan terkait pada jaringan sasaran pada saluran 
reproduksi normal, ovarium memainkan peranan penting dalam proses ini, karena tampaknya 
bertanggung jawab dalam pengaturan perubahan-perubahan siklik maupun lama siklus menstruasi 
(Greenspan, 1998). 


Siklus Menstruasi 
1) Gambaran klinis menstruasi 


Sebagian besar wanita pertengahan usia reproduktif, perdarahan menstruasi terjadi setiap 25-35 
hari dengan median panjang siklus adalah 28 hari. Wanita dengan siklus ovulatorik, selang waktu 
antara awal menstruasi hingga ovulasi — fase folikular — bervariasi lamanya. Siklus yang diamati 
terjadi pada wanita yang mengalami ovulasi. Selang waktu antara awal perdarahan menstruasi — 
fase luteal — relatif konstan dengan rata-rata 14 # 2 hari pada kebanyakan wanita (Grenspan, 
1998). 


Lama keluarnya darah menstruasi juga bervariasi: pada umumnya lamanya 4 sampai 6 hari, tetapi 
antara 2 sampai 8 hari masih dapat dianggap normal. Pengeluaran darah menstruasi terdiri dari 
fragmen-fragmen kelupasan endrometrium yang bercampur dengan darah yang banyaknya tidak 
tentu. Biasanya darahnya cair, tetapi apabila kecepatan aliran darahnya terlalu besar, bekuan 
dengan berbagai ukuran sangat mungkin ditemukan. Ketidakbekuan darah menstruasi yang biasa 
ini disebabkan oleh suatu sistem fibrinolitik lokal yang aktif di dalam endometrium. 


Rata-rata banyaknya darah yang hilang pada wanita normal selama satu periode menstruasi telah 
ditentukan oleh beberapa kelompok peneliti, yaitu 25-60 ml. Konsentrasi Hb normal 14 gr per di 
dan kandungan besi Hb 3,4 mg per g, volume darah ini mengandung 12-29 mg besi dan 
menggambarkan kehilangan darah yang sama dengan 0,4 sampai 1,0 mg besi untuk setiap hari 
siklus tersebut atau 150 sampai 400 mg per tahun (Cunningham, 1995). 


2) Aspek hormonal selama siklus menstruasi 


Mamalia, khususnya manusia, siklus reproduksinya melibatkan berbagai organ, yaitu uterus, 
Ovarium, vagina, dan mammae yang berlangsung dalam waktu tertentu atau adanya sinkronisasi, 
maka hal ini dimungkinkan adanya pengaturan, koordinasi yang disebut hormon. Hormon adalah 
zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yang langsung dialirkan dalam peredaran darah 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3331 


dan mempengaruhi organ tertentu yang disebut organ target. Hormon-hormon yang berhubungan 
dengan siklus menstruasi ialah : 


a) Hormon-hormon yang dihasilkan gonadotropin hipofisis : 
o Luteinizing Hormon (LH) 

o Folikel Stimulating Hormon (FSH) 

o Prolaktin Releasing Hormon (PRH) 

b) Steroid ovarium 


Ovarium menghasilkan progestrin, androgen, dan estrogen. Banyak dari steroid yang dihasilkan ini 
juga disekresi oleh kelenjar adrenal atau dapat dibentuk di jaringan perifer melalui pengubahan 
prekursor-prekursor steroid lain: konsekuensinya, kadar plasma dari hormon-hormon ini tidak 
dapat langsung mencerminkan aktivitas steroidogenik dari ovarium. 


3) Fase-fase dalam siklus menstruasi 


Setiap satu siklus menstruasi terdapat 4 fase perubahan yang terjadi dalam uterus. Fase-fase ini 
merupakan hasil kerjasama yang sangat terkoordinasi antara hipofisis anterior, ovarium, dan 
uterus. Fase-fase tersebut adalah : 


a) Fase menstruasi atau deskuamasi 


Fase ini, endometrium terlepas dari dinding uterus dengan disertai pendarahan dan lapisan yang 
masih utuh hanya stratum basale. Fase ini berlangsung selama 3-4 hari. 


b) Fase pasca menstruasi atau fase regenerasi 


Fase ini, terjadi penyembuhan luka akibat lepasnya endometrium. Kondisi ini mulai sejak fase 
menstruasi terjadi dan berlangsung selama # 4 hari. 


c) Fase intermenstum atau fase proliferasi 


Setelah luka sembuh, akan terjadi penebalan pada endometrium & 3,5 mm. Fase ini berlangsung 
dari hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus menstruasi. 


Fase proliferasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : 


o Fase proliferasi dini, terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Fase ini dapat dikenali dari epitel 
permukaan yang tipis dan adanya regenerasi epitel. 


o Fase proliferasi madya, terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-10. Fase ini merupakan bentuk 
transisi dan dapat dikenali dari epitel permukaan yang berbentuk torak yang tinggi. 


o Fase proliferasi akhir, berlangsung antara hari ke-11 sampai hari ke-14. Fase ini dapat dikenali 
dari permukaan yang tidak rata dan dijumpai banyaknya mitosis. 


d) Fase pramenstruasi atau fase sekresi 


Fase ini berlangsung dari hari ke-14 sampai ke-28. Fase ini endometrium kira-kira tetap tebalnya, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang berkelok-kelok dan mengeluarkan getah yang 
makin lama makin nyata. Bagian dalam sel endometrium terdapat glikogen dan kapur yang 
diperlukan sebagai bahan makanan untuk telur yang dibuahi. 


Fase sekresi dibagi dalam 2 tahap, yaitu : 


o Fase sekresi dini, pada fase ini endometrium lebih tipis dari fase sebelumnya karena kehilangan 
cairan. 


o Fase sekresi lanjut, pada fase ini kelenjar dalam endometrium berkembang dan menjadi lebih 
berkelok-kelok dan sekresi mulai mengeluarkan getah yang mengandung glikogen dan lemak. 
Akhir masa ini, stroma endometrium berubah kearah sel-sel: desidua, terutama yang ada di 
seputar pembuluh-pembuluh arterial. Keadaan ini memudahkan terjadinya nidasi (Hanafiah, 1997). 


4) Mekanisme siklus menstruasi 


Selama haid, pada hari bermulanya diambil sebagai hari pertama dari siklus yang baru. Akan 
terjadi lagi peningkatan dari FSH sampai mencapai kadar 5 ng/ml (atau setara dengan 10 mUI/ml), 
dibawah pengaruh sinergis kedua gonadotropin, folikel yang berkembang ini menghasilkan 
estradiol dalam jumlah yang banyak. Peningkatan serum yang terus-menerus pada akhir fase 
folikuler akan menekan FSH dari hipofisis. Dua hari sebelum ovulasi, kadar estradiol mencapai 
150-400 pg/ml. Kadar tersebut melebihi nilai ambang rangsang untuk pengeluaran gonadotropin 
pra-ovulasi. Akibatnya FSH dan LH dalam serum akan meningkat dan mencapai puncaknya satu 
hari sebelum ovulasi. Saat yang sama pula, kadar estradiol akan kembali menurun. Kadar 
maksimal LH berkisar antara 8 dan 35 ng/ml atau setara dengan 30-40 mUI/ml, dan FSH antara 4- 
10 ng/ ml atau setara dengan 15-45 mUI/mi. 


Terjadinya puncak LH dan FSH pada hari ke-14, maka pada saat ini folikel akan mulai pecah dan 
satu hari kemudian akan timbul ovulasi. Bersamaan dengan ini dimulailah pembentukan dan 
pematangan korpus luteum yang disertai dengan meningkatnya kadar progesteron, sedangkan 
gonadotropin mulai turun kembali. Peningkatan progesteron tersebut tidak selalu memberi arti, 
bahwa ovulasi telah terjadi dengan baik, karena pada beberapa wanita yang tidak terjadi ovulasi 
tetap dijumpai suhu basal badan dan endometrium sesuai dengan fase luteal. 


Awal fase luteal, seiring dengan pematangan korpus luteum. Sekresi progesteron terus menerus 
meningkat dan mencapai kadar antara 6 dan 20 ng/ml. Estradiol yang dikeluarkan terutama dari 
folikel yang besar yang tidak mengalami atresia, juga tampak pada fase luteal dengan konsentrasi 
yang lebih tinggi daripada selama permulaan atau pertengahan fase folikuler. Produksi estradiol 
dan progesteron maksimal dijumpai antara hari ke-20 dan 23 (Jacoeb, 1994). 


Seks saat Menstruasi 


Saat menstruasi perempuan bukan dalam kondisi sakit dan menstruasi sendiri bukanlah suatu 
penyakit. Tapi jika dilihat dari kacamata estetika dan kesehatan, hubungan seksual yang dilakukan 
pada saat menstruasi sangat tidak dianjurkan. Kenapa? 


Tim Inti Mitra dalam bukunya “Kesproholic” menjelaskan, saat menstruasi terjadi peluruhan dari 
lapisan endometrium (lapisan dinding rahim bagian dalam) yang mengandung berbagai macam 
protein serta asam amino. Namun jika ternyata tidak terjadi pembuahan, maka endometrium 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3333 


tersebut bisa menjadi media yang sangat baik bagi pertumbuhan berbagai penyakit. Kuman 
penyakit bisa dipastikan masuk ke endrometrium melalui vagina. Selain vagina, penis juga bisa 
membawa kuman penyakit dari luar. 


Alasan lain yang perlu diperhatikan, jika perempuan menderita salah satu dari IMS, seperti herpes 
atau gonore, maka darah menstruasi merupakan media yang sangat baik untuk berpindahnya 
virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut kepada pasangan. 


Selain itu, saat menstruasi, vagina dipastikan dalam kondisi yang sangat sensitif. Jika dipaksakan 
terjadi penetrasi, biasanya perempuan akan merasa kesakitan dan perih karena terkoyak, dan bila 
terjadi demikian maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan. 


Menurut para ahli di bidang kedokteran, saat terjadinya penetrasi dikhawatirkan akan ada udara 
masuk ke dalam rahim perempuan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan bisa 
mengantar kematian. | Bebek Mandi Dikali J. 


0119. Dalil Wajibnya @odho Sholat Yang Bisa Dijama' 
Saat Suci Dari Haid 
PERTANYAAN : 


Afif Yang Khoir 


Pada waktu sholat ashar menyisakan 3 menit, darah haidl NITA mampet, karena waktunya mepet 
membuat dia tidak bisa shalat ashar, maka menurut ilmu haidl NITA wajib godlo' sholat ashar plus 
sholat dluhur, yang sampe skr bim ku paham kenapa dzuhur wajib di godlo', padahal dia masih 
haidl.....monggo bolo2 tanggapane ! 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Jb ab IP JAS 3 elas 0 LAI Aa 0g only sllap 2 bm P3 penah LP Olesi Bay Bpka YP pedia Liat 
#leally mna elo padi J3 0 yeb Iily nadi, sel elo mal gb 
Mushonnaf Ibnu Syaibah No 7206 
dal dng Ulas aeladl Ul Wb Ly OY sial aa KA mani aa IS ( Lgna amin Ol Ul Lellas) Lal (13) 
Minhaj al@owiim 1/128 
Kenapa sholat sebelumnya harus disertakan ? : 


1. Berdasarkan atsar dari Hasyim dari Mughirah dari “ubaidah dari Ibrahim dari Hajjaj dari “Athoo' 
dan Assyi'by dari Abdul Malik dari “Athoo' : “Bila wanita haid suci sebelum terbenamnya matahari 
(masih waktu ashar) sholatlah dhuhur dan ashar dan bila suci sebelum fajar (masih waktu isya”) 
sholatlah maghrib dan isya' “. 

2. Karena waktu shalat yang kedua (yaitu ashar bila dinisbatkan dengan dhuhur, atau isya bila 
dinisbatkan dengan maghrib) merupakan waktu shalat yang pertama tatkala ada UZUR (seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3334 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ketika dijamak ta'khir dalam keadaan safar), maka saat DARURAT (seperti haid) lebih keadaan 
semacam itu lebih berhak untuk didapatkan. 


0143. Bercumbu Rayu Selain Jima' Saat Haid 
PERTANYAAN: 


Moh Zaini 


Bolehkah mencumbu wanita disekitar antara pusar dan lutut DI SELAIN FARJI ISTERI sewaktu 
sang isteri sedang haidh ? 


Jawaban: 
1. Abdullah Afif 


Khilaf, ada Ulama yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Ta'bir dari kitab Syarah 
Mahalli “alal Minhaaj : 


- - o- 0 0 33e 3 0 . 2 3. £ BR. 00 .....9 - 2 00 -9 0 a.. 9 3 - o- 0 0 330 —— 
dan oi sby H5 jilaa SI WES Ain oa Le) Jb OLI UraP Bl ya (alm (PL) Jarak Cl (rpg 
0 0 9 Ao X0 3 0 — 0-90 Lo- A10 -— — 

03 detail 3 Singa ajal, CE pe au Uk 


"Diharamkan sebab haid apa-apa yang haram sebab janabah, seperti shalat dan lainnya..... 
(begitu juga haram) anggota badan antara pusar dan lutut, maksudnya menyentuhnya 
(mencumbunya) dengan bersenggama atau lainnya. WAGIILA (ada satu gil / pendapat) tidak 
haram kecuali bersenggama. Pendapat ini dipilih oleh Mushannif (Imam Nawawi) dalam kitab At 
Tahgig dan lainnya." (Syarh al-Mahalli, 11115). Sumber Kitab : Syarah Mahalli “alal Minhaaj juz | 
halaman 115, maktabah syamilah ( juz II halaman 6, bersama Hasyiyah Galyubi, maktabah 


syamilah). Sumber Link : http://www.kl28.net/knol6/?p-view&post-1185710. 

Dari Kitab al Igna lil Maawardi: 

u, 3 By) Ami Jprny Hoa! Pang OK Sel3g BBI Kasi, Mali, ANA et AE 
ega aa D3 Lap aral Up pasti Ipa € 3 


"Diharamkan sebab haid delapan macam : Shalat, puasa, itikaf, thawaf, membaca Al Guran, 
membawa Mushaf, masuk masjid dan bersenggama. Tidak haram makan bersama wanita haid, 
dan tidak haram pula berlezat-lezat (bercumbu) dengan anggota badan selain vagina." (al-Igna fi 
al-Figh asy-Syafi'i: 27-28). Sumber kitab : Al Igna' Fil figh asy Syafi'i karya Imam al Maawardi 
halaman 27-28 maktabah syamilah. Sumber Link :  http://www.ki28.net/knol6/? 
p-view&post-1151411&page-2. 


2. Masaji Antoro 


Ada yang membolehkan melakukan percumbuan diantara pusar dan lutut selain farji isteri yaitu 
Pendapat beberapa ulama kalangan Madzhab Hanabilah, pendapat Abu Ishag al-Marwazy, Abu 
Ali Bin Khairon dan Imam Ruyani namun Jumhur Ulama (mayoritas ulama”) dan kesepakatan 3 
madzab lainnya (Maliki, Hanafi dan Syafi'i) mengharamkannya. Ta'bir dari Kitab al Majmu', Syarh 
al Muhadzdzab : 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3335 


pera 2 Ya Lara pa us Aa na 33 Palkai Ah Haa ya aa sa Co 
Ea Ea cu Yan 

"Adapun hukum permasalahan ini : Dalam masalah persentuhan (percumbuan) wanita haid antara 
pusar dan lutut ada tiga wajah : Pertama : Pendapat yang ashah (paling shahih) menurut jumhur 
(mayoritas) ashab adalah haram. Dan ini yang ditulis Imam Syafi'i dalam kitab al Umm, al Buwaithi 
dan Ahkaamul Guran. Pemilik kitab al Haawi (Imam al Maawardi) berkata: Ini adalah pendapat 


Abul Abbas dan Abu Ali ibn Abu Hurairah. Dan dengan pendapat ini sejumlah ulama yang 
mempunyai mukhtashar memutuskan. 


Ukay Ai Tai ea Ba RA HP 25 2, mani Last, (PE Pp KN Ist) ! JS Sa AN RN, 
AI Iatey of 
Mereka berhujjah untuk pendapat ini dengan firman Allah ta'ala : 
(PA S as 72) 
“Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh”. 
Dan dengan hadits yang telah dituturkan yaitu : 
IN Ep CJ Ae P1 AA aa Ja drs Cg ale dd Ls Di Oyag IG es adit PARA 


Hadits yang diriwayatkan Umar radhiyallaahu 'anhu, berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya 
yang sedang haid. Beliau menjawab: “Boleh melakukan) apa yang di atas sarung". 


Dan juga sesungguhnya anggota tersebut adalah harimnya (yang melingkupi) kemaluan. Barang 
siapa yang menggembala di sekitar daerah larangan maka dia akan masuk kedalam daerah 
larangan tersebut. 


AS ama ja La MS ad, tong oma kki Je Syam st PAN at esa ye Ti oa weh 


AB SA ES AE Cd Tatan pl II He Op 


Dengan ini orang-orang yang berpendapat di atas menjawab hadits Anas yang telah dituturkan 
yaitu: 


“Perbuatlah segala sesuatu selain nikah.” Bahwasanya itu diarahkan pada perbuatan kecupan, 
menyentuh wajah dan tangan dan yang lainnya dari apa-apa yang biasa dilakukan oleh 
kebanyakan orang. Karena kebanyakan ketika mereka tidak bisa bersenang-senang dengan 
bersenggama maka mereka melakukan hal yang telah saya sebutkan, tidak dengan anggota 
badan yang ada di bawah sarung (kain). 


#o0Lo- Oreo 2 09 0» — 0 . 0 - dn. . 3 c0-0202 . 9 o 8 0-2. .. - 0. J9, J 240 co. 
Ag Lengan Ul Ol oat de Al OP BII lo an jaya Beat al Jai yag SA ad al gl Kalla 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 - o - 0 A4 2 Ie 9 9. 0» 3oe 3. 9 0 29. o ....9 @ - 
(ee UU bias Ae 23 Wbual ga Da au Me ea 
0.0 8 3d - 


Tag ah 


Kedua : Sesungguhnya hal itu (percumbuan dengan wanita haid antara pusar dan lutut wajah) 
tidak haram. Ini adalah pendapat Abu Ishag al Marwazi. Pengarang kitab Al Haawi 
menceritakannya dari Abu Ali ibn Khairan. Dan aku melihatnya dengan pasti di dalam kitab Al 
Lathif karya Abul Hasan ibn Khairan, dia termasuk ashab kami, dia bukan Abu Ali ibn Khairan. 
Pendapat ini dipilih oleh pengarang kitab Al Haawi (Imam al Maawardi) didalam kitabnya, al 
Iyna' (ta'birnya di atas sudah dikutip. Pen), dan Ar ruyani dalam kitab al Hilyah. 


00 00 28 o-e X 9 PD Ie. 3 Dg 9 No Ja. 30. A - - - - 3 9 2 0. 0 -0g0 -X. 
ASP Boh plang Ale AI Cdao gal Pala Ul UI 3 ajo dh «0 AI SP ii Lana Jd Ken ya SP yag 
0 2... o-- A - . 30 


diy lang Male Al (Jaa Api ag Lane eta (Je HI pama 


Dan pendapat ini yang lebih kuat dari segi dalilnya, karena adanya hadits Anas radhiyalllaahu 
'anhu. Hadits tersebut sharih memperbolehkan. Adapun mubasyarah (persentuhan) Nabi 
shallallaahu “alaihi wasallam diatas kain, diarahkan atas hukum kesunnahannya untuk 
memadukan antara ucapan dan perbuatan beliau shallallaahu “alaihi wasallam. Sumber Kitab : Al 
Majmuu' Alaa Syarh al Muhaddzab juz II halaman 392-393, cetakan Maktabah Al Irsyad Jeddah / 
juz II halaman 362-363, maktabah syamilah. Sumber Link : http://www.islamweb.net/newlibrary/ 


display. book.php?flag-1&bk. no-14&ID-1074 
- Dari kitab al Mausuu'atul Fighiyyah al Kuwaitiyyah: 


La Ja AN HI Ge g Ka 
pan le Wi de Di Hanane Cat ea Ta Sy Vin SAS 3 IE is 23 TG sena SN, pn a Lu 
Te Kah Uas plus ale di na A1 aa sud ajaa Kl, iB. bata 3 oj3 Of aral ajaa of 
& - SN, an au 29, 3 Lele DS 5) Pa H9 es ya ai pan Aa u oa pan Uas All P3 
Ba EN SPA Ag Cg PESAN UN KAS GE AS. gan Tan Ol Okay Cam IP Ah ag pa 
Sa AL ng JA Oa bs Tag ado Ie Sia ANN SA PEN! Jr pae Je Kid Lai, 


a 0 3 sa. - o- - 9 ce 3 0,3 39 (4 
PAS 2 en cad La sgt AU ian Lala rama TNINYAK era JALAN ia (Sm KABLEIN  Tebimdl S3 A8 
LN yaaa» 


2202 0 -.. »8 - gd 200 2 2 00 0g Ae 0-0. 3 - 0. 0 0 -. 2 35 100 2 2.0 
Ijin oya Ika CASN padi cat Lag @itang OT Ali ta Oa Lag Yi Sya | Ca Jr Jl Alila 33 


Cl 
L 20 gg LI... -,8 - ca.0 # 223 L 22 80 0 0-0 30. 3-8 - 0» 
balon) Lala) SS ay 3 II 3 JB 4 Aa mera! Je cam Vj 4 Bilal Ae GAN jaan depe eta 


Oce 3 Pa PA NY 4 20 c0004 20 0. 2 000 0. 3g, 


9 - L....9 0. ta, 8 -90 0. @. L.....9 0 0. -.. 
IS Aale ph SUS oya dani SP sat ISL dil Gg yadi Hi png € Aly jl pgn Tail ya dani JP at Ol og BSN di 
ki AN ce - # PN SA JT 
oybonali Andyan dl Uno OS. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3337 


"Para ulama berbeda pendapat tentang bercumbu di antara pusar dan lutut. Jumhur fugaha 
hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah memilih keharamannya, berlandaskan hadits "Aisyah 
radhiyallah 'anha berkata: Ketika kami haidh dan Rasulullah ingin bercumbu maka Rasulullah 
memerintahkannya untuk memakai sarung lalu mencumbunya. "Aisyah berkata: Siapakah di 


antara kalian yang pandai menahan hasratnya sebagaimana yang Rasulullah pandai menahannya 
1. 


Dari Maimunah radhiyallah 'anha diriwayatkan hadits serupa. Dalam riwayat lain: Rasulullah 
mencumbu salah satu istinya yang haidh ketika memakai sarung, dan sesungguhnya daerah 
antara pusar dan lutut adalah yang melingkupi kemaluan, barangsiapa menggembala di sekitar 
tanah larangan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya. 


Golongan hanafiyah dan syafi'iyah memperbolehkan bercumbu di antara pusar dan lutut dengan 
memakai penghalang sementara malikiyah tidak melarangnya. Sedangkan hanafiyah melarang 
melihat anggota tubuh di balik sarung sementara malikiyah dan syafi''yah memperbolehkannya 
meskipun dengan syahwat. 


Hanafiyah tidak memperbolehkan percumbuan pada lutut berlandaskan hadits: Diperbolehkan 
melakukan yang selain di balik sarung, tempatnya adalah aurat tertentu termasuk di dalamnya 
lutut. Sementara malikiyah dan syafi'iyah memperbolehkan pada pusar dan lututnya. 


Telah disebutkan dari hanafiyah dan syafi'iyah mengenai hukum percumbuan antara wanita haidh 
dengan suaminya. Mereka menetapkan haram baginya bercumbu dengan suaminya pada bagian 
sekitar pusar dan lutut dengan bagian tubuh manapun dari suaminya. 


Di sisi lain kalangan hanabilah berpendapat kebolehan bercumbunya wanita haidh selain pada 
farjinya. Maka bagi suami boleh mencumbu antara pusar dan lutut. Ini adalah pendapat madzhab 
yang berbeda sendiri dengan madzhab lainnya. 


Mengikuti pendapat hanabilah maka sunah, tidak wajib menurut gaul shahih madzhab tersebut, 
untuk menutupi farji ketika bercumbu. Dijelaskan dalam kitab an-Nakat: Dari zhahir ucapan imam 
dan ashab kami tidak ada perbedaan hukum kebolehan itu baik bagi orang yang merasa aman 
ataupun khawatir terjerumus pada percumbuan yang terlarang (pada farji). Namun Imam al- 
Mirdawi membenarkan pendapat keharaman bagi orang yang hatinya tidak merasa aman, agar 
tidak membuka peluang terjerumus pada percumbuan yang dilarang tersebut." Sumber kitab : 
AlMausuu'ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah juz 18 halaman 324 , maktabah syamilah. Sumber 


Link : http://islamport.com/d/2/fgh/1/35/820.html 
Dalil dari Al Hadits : 


DALIL YANG MEMBOLEHKAN 


0. A0 So 4 @. 


720 - BPS sad Of, PA Ta ag Sa MEA daa gan AAA Hi sa ag sj on 
ade AI Jae AD 2 aa ee Paya (SEL soni bapa SANG Dan el 
Pr At 3) JNE HR HAN JA Al ya UP pat op ME Jb YG —alah 
dd UE Y U Uaa aya Of JR la An US Saga UB AS KN) seb JS Lani » —ang ale 


"Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3338 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami 
Tsabit dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka haidh, mereka tidak 
makan bersama dengan wanita mereka dan tidak mempergauli wanita mereka di rumah. Maka 
para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 
Lalu Allah menurunkan : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah 
suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh: dan 
janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang 
yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” 4S Al Bagarah (2) : 222). Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah.” 


Maka hal tersebut sampai kepada kaum Yahudi, maka mereka berkata, Laki-laki ini tidak ingin 
meninggalkan sesuatu dari perkara kita melainkan dia menyelisihi kita padanya." Sumber Kitab : 
Shahih Muslim juz | halaman 138-139, cetakan al Ma'arif Bandung (bersama Syarah Imam 
Nawawi juz Il halaman 211, cetakan ke III tahun 1398 H — 1978 M, Daar al Fikr) / juz | halaman 
169, hadits nomor 720, maktabah syamilah. Sumber Link : http://www.islamweb.net/hadith/ 


display hbook.php?bk no-158&pid-40735&hid-460. 


Catatan: 


Dalam Shahih Muslim, kalimatnya menggunakan: 
asa Y ash 1G at 
Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Dalam Sunan Ibnu Majah, kalimatnya menggunakan: 
Ca Ui JS Ipad 


Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima'. Berikut sanad dan matan Ibn Majah: 


A2 sop. -00 000 Ad 9 NG. 2. de £ 202205 5 2022 go o- 0 L 0 22 202 0 - 01. Lol 9 
— A1 Jp elu 3 dala AI leo ad WS SIS JB. Opi Up DJ Up. eng CA aa Omong UNAS 5 el Of 
8 0. 83 ND La PAP an & k BOX 0-9 Pbaaa Na ME Aa Lea PAN Dn 0 X0 en 
UI sg JS ia ) plan 3 Ale 1 oo Jan Ji | papua AN Uje cal ya Ji pamua ye Win ) 

Eka). 


"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu 
al-Walid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas bahwa 
kaum Yahudi dahulu tidak diam bersama wanita mereka yang haidh, tidak makan bersama 
dengan wanita mereka, dan tidak minum bersama mereka. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Allah menurunkan : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. 
Katakanlah: 'Haidh itu adalah Suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari 
wanita di waktu haidh: dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila 
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 
Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (AS 
Al Bagarah (2) : 222). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Perbuatlah segala 
sesuatu kecuali jima'.”. Sumber Kitab: Sunan Ibnu Majah juz | halaman 211, hadits nomor 644, 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3339 


cetakan Toha Putera Semarang / makabah syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/ 
newlibrary/display book.php?bk no-54&ID-139&idfrom-1046&idto-1229&bookid-54&startno-78 


DALIL YANG MENGHARAMKAN 
1. Dari Shahih Muslim 


-X 


PALI GP pain ye pa Wala OAT JG) Ul gouel JB pen 1 Gang SP ah ana Ta al 2 al (3s 
Wa ai Al la no dn 9,5 GOA Kan SG Ui DI LE Kat Ip sd 3 


"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb serta Ishag bin 
Ibrahim, Ishag berkata, telah mengkhabarkan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari al-Aswad dari A'isyah, dia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan salah seorang di antara kami 
yang sedang haid supaya memakai sarung, kemudian beliau mencumbunya.". Sumber Kitab: 
Shahih Muslim juz | halaman 136, cetakan al Ma'arif Bandung (bersama Syarah Imam Nawawi juz 
Il halaman 203, cetakan ke III tahun 1398 H — 1978 M, Daar al Fikr) / juz | halaman 166, hadits 
nomor 705,  maktabah syamilah. Sumber Link:  http://www.islamweb.net/newlibrary/ 


display. book.php?idfrom-826&idto-1029&bk. no-53&ID-141 
2. Dari al Muwaththa: 
AA ada GE ea ban Tahta IL ba gp OP MP La in 
alah Uta SJ Uae Ad LG el At Io AI Inah JS AM 
"Telah menceritakan kepada saya Yahya, dari Malik, dari Zaid ibn Aslam, bahwasanya seorang 
laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam seraya berkata: Apakah yang 
dihalalkan untuk saya dari isteri saya yang sedang haid ?. Beliau bersabda: “Hendaklah engkau 


kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan bagimu bagian atasnya.”. Sumber Kitab: Al 
Muwaththa' (bersama syarahnya, Tanwiirul Hawaalik juz I halaman 77, cetakan Toha Putera 


Semarang). Sumber Link: http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php? 
bk no-19&hid-123&pid-1226 


Derajat Hadits: 
al Hafizh As Suyuthi dalam Tanwiirul Hawaalik mengutip penjelasan Imam Ibn “Abdil Barr: 

LAB aman Sling Pan BAN Ups op AA pls U 
"Aku tidak menemukan satu orangpun meriwayatkan dengan lafazh ini secara musnad. Maknanya 
shahih dan tsabit (tetap)." 
3. Dari Sunan Abu Dawud: 


212 ap Sa ag ah Wi Asa gp Ka - Aan Gp ai 5 Oa ik JK pi aan Gp Doa Wika 


AN EP US» JELAS Lag AP OI JL Lea ade RI le dn dpn IN Ap Sedia. 
Sala Sh Cat mad ta 533. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Telah menceritakan kepada kami Harun bin Muhammad bin Bakar, telah menceritakan kepada 
kami Marwan, yakni Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami al-Haitsam bin Humaid, 
telah menceritakan kepada kami 'Ala bin al-Harits, dari Haram ibn Hakiim, dari pamannya, 
bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam tentang apa yang 
dihalalkan bagi saya terhadap istri saya yang sedang haid. Beliau menjawab: “Kamu boleh 
melakukan apa yang di atas sarung (kain). Muhaddits lainnya menuturkan tentang makan 
bersama wanita haidh dan mendatangkan hadits atasnya." (HR. Abu Dawud). Sumber Kitab: 
Sunan Abu Dawud juz I halaman 54, hadits nomor 212, cetakan ke I tahun 1410 H — 1990 M, Daar 
al Fikr / juz I halaman 85, hadits nomor 212, maktabah syamilah. Sumber Link: http:// 


islamport.com/d/1/mtn/1/48/1552.html (1/104). 
Derajat Hadits: 


Dalam kitab Majma'uzzawaa id: 

Jb Gp Lu Ju Ae PI dau SD Ju ta, al 2 ko A de Lu ae Ol jas yi re us. 

La 1 Ily Ag Batang 

"Dari Ashim ibn Umar, sesungguhnya Umar berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 
'alaihi wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang 
haid. Beliau menjawab: “Boleh melakukan apa yang di atas sarung (kain).”. HR. Abu Ya'la, semua 
rijainya adalah rijal shahih. Sumber Kitab: Majma'uzzawaa 'id lil Hafizh al Haitsami juz | halaman 
181, maktabah syamilah. Sumber Link: http://islamport.com/d/1/krj/1/80/1165.html (1/181). 
Wallaahu A'lamu Bishshawaab. | UZ | 
0264. Wanita Haidh dan @odho Puasa 


PERTANYAAN: 

Ghufron Bkl 

Assalamu “alaikum. Adakah pendapat yang mengatakan orang haid tidak wajib godho puasa? 
JAWABAN: 

1. Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam Warahmatullaah. Dalam shahih Muslim: 


AU: sela dane il 5 pena ae asa te Da sara emas 
Blah jaga OS Cemas OS “JG dl SI, ny pa Ha seb es nya HE Kalla ai ae pal ad 
Al ah an v, TA 


"Dan telah menceritakan kepada kami “Abd ibn Humaid telah mengkhabarkan kepada kami 
'Abdurrazzag telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari 'Ashim dari Mu'aadzah dia berkata: 
"Saya bertanya kepada “Aisyah seraya berkata: “Kenapa gerangan wanita yang haid menggadha' 
puasa dan tidak menggadha' shalat?” Maka Aisyah menjawab: “Apakah kamu dari golongan 
Haruriyah ? “ Aku menjawab: “Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.” Dia 
menjawab,: “Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk menggadha puasa 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3341 ) 


dan tidak diperintahkan untuk menggadha shalat." (HR. Muslim). Sumber Kitab: Shahih Muslim juz 
| halaman 150, cetakan al Ma'arif Bandung / juz | halaman 182, hadits nomor 787, maktabah 


syamilah. Sumber Link: http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php? 
bk no-158&hid-513&pid-40747 


Catatan : Haruriyah ialah sekelompok dari Khawarij yang mewajibkan gadha shalat atas wanita 
haid ketika sudah suci. (Hamisy Shahih Muslim, 1/149) 


2. Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Sepertinya terjadi kesepakatan ulama dalam masalah ini. Ta'bir dari kitab: 
1. A-ljma' libnil Mundzir 

kat Ul pp Ia LSP Lalat lake Of Je ant, 
"Mereka (Ulama) sepakat bahwasanya wajib atas wanita menggadha puasa yang dia tinggalkan 
pada hari-hari haidnya." (Al-lima'": 39) 
Catatan: di sebagian naskah: 


"Mereka (Ulama) sepakat bahwasanya menggadha puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari 
haidnya wajib atas wanita." (Al-ljima'": 39). Sumber Kitab: 1. Al Ijima' karya Abu Bakr Muhammad 
ibn Ibrahim ibn al Mundzir (wafat tahun 318 H) halaman 39, cetakan ke II tahun 1420 H -— 1999 M, 
Maktabah al Furgaan UEA. Sumber Link: http://islamport.com/d/2/fah/1/5/18.html (1/2) 


2. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab: 
0830-- -I- 0 go 0. S0. 010 20. 8 0» 0. 0 0 -.. n 002 2 2... 90. Pan (Ni - 8 0g ago 220 gg 
mp3 Celosaly ppr lg skin lg Sa Ah Dal JE « Upale On) pipa sa Opr3 Je Lan Reli sana 


"Ulama juga telah ijma' atas wajibnya menggadha puasa Ramadhan atas wanita haid dan wanita 
nifas. Telah menukil ijma dalam hal diatas , at Tirmidzi, Ibnul Mundzir, Ibn Jarir, ash hab kami dan 
yang lainnya." (Al-Majmu', 2/355). Sumber Kitab: Al Majmu', Syarh al Muhadzdzab, karya Imam 
Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf an Nawawi (wafat tahun 676 H), cetakan Maktabah Al 
Irsyaad Jeddah / juz Il halaman 386 / juz Il halaman 355, maktabah syamilah. Sumber Link: http:// 


www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-14&ID-686&idfrom-1054&idto-1182&bookid-14&startno-3 


3. Mughnil Muhtaaj: 
Hak 5 Us ga Hah yag Ul al SU Laman DG Lain Jis ye Rae Jai Cita bay “jab soon) 
al HUlau Ws gag PSG alan Sf Ab ap ang 3 Je Lai AN, ale Gian UN 


"(Dan haram sebab haid apa yang haram sebab janabah dan haram juga puasa). Dan wajib 
menggadha puasa tidak wajib mengadha shalat, berdasarkan perkataan “Aisyah radhiyallaahu 
'anhu: “Kami mengalami haid. Kami diperintahkan untuk menggodho puasa dan kami tidak 
diperintahkan untuk menggodho' shalat. Dan terjadi kesepakatan ulama dalam masalah tersebut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Makna yang terkandung dalam riwayat diatas bahwasanya shalat itu banyak sehingga berat 
menggadhanya, berbeda dengan puasa." (Mughnil Muhtaj, 1/109). Sumber Kitab: Mughnil Muhtaaj 
Ilaa Marifati alfaazhil Minhaaj juz | halaman 109, maktabah syamilah. Sumber Link: http:// 


islamport.com/d/2/shf/1/36/2091.html (2/32). 
4. AL Mausuu'atul Fighiyyah al Kuwaitiyyah: 


2 000 . .9 Oo 4 Pd o@ - - o- . NA 04 & 90 Oo. 
Lagels sai) Tp) dea « pora! oya Laga Je Airin | Lal, 


"Kesepakatan ulama terjadi atas dilarangnya wanita haid dan nifas berpuasa dan wajibnya 
menggadha puasa yang mereka berdua tinggalkan." (al-Mausu'ah al-Fighiyyah, 28/21). Sumber 
Kitab: AL Mausuu'atul Fighiyyah al Kuwaitiyyah juz 28 halaman 21, maktabah syamilah. Sumber 
Link: http://islamport.com/d/2/fah/1/35/868.html (29/15). Wallaahu A'lamu Bishshawaab. | UZ | 


0326. HAID : Rambut dan kuku wanita haidh 
PERTANYAAN : 


Bambang Isnadi 


Apakah wanita yang sedang haid boleh bersisir dan meninggalkan rambut yang sudah jatuh lepas 
darinya ataukah harus disimpan dan disucikan dikala haidnya sudah berhenti ? 


JAWABAN : 
1. Mbah Jenggot II 


Seorang yang junub atau perempuan yang haid sebaiknya tidak memotong kuku, rambut atau 
anggota tubuh yang lainnya. Alasan dari hal ini dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dan Abu Thalib al- 
Makky: 

38 Lok o 09 PT o- 8-0 NA IA IX. So o- 0 010 ge. 0 40 (J 0. 9 Pn LN) - 0.9 00 10 
Lio dya BANI 3 pet Ala AI 2 Sl ae yag bear dam oya Uya Il UaS aa ad dosiang gl lis jl Gloag Ol ai Vj 


"Tidak seyogyanya seseorang mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluannya 
atau membuang sesuatu dari badannya disaat dia sedang berjunub karena seluruh bagian 
tubuhnya akan dikembalikan kepadanya di akhirat kelak, lalu dia akan kembali berjunub. 
Dikatakan bahwa setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada rambut 
tersebut." (Ihya Ulumaddin, 2/325). Sumber kitab : Ihyaa “Uluum ad Dien karya Hujjatul Islam Abu 
Hamid al Ghazali (wafat tahun 505 H) juz II halaman 52, cetakan Daar Ihya al Kutub al “Arabiyyah 
Mesir / juz Il halaman 325, maktabah syamilah. Sumber link : http://islamport.com/d/1/ 
akh/1/171/40.html (11401) 


0. 2. 309 — o- BA oo do. om 38 —X 2g. 0 LX Bae 0 (J 2.9 302 IL 0 Ie 33 9 - 0.9 4-0 Peradi 

O jab y Oya maa Al 2.» Jani ob Ka yag LO Ang Saga Il Amin Il jab alis yf dal) Ja jl abu ofast Ui, 

-5 3 si Ka Na L0. Ba s0 Ke :. o- 2 MIA 3 9 30 PA AN ps 0. -. 
Lgula Sad JS as 2 ad Latar dal) aer) Kr yag SMS ya dia Jian Lah CI pa dang 

"Saya membenci seorang laki-laki mencukur kepalanya atau memotong kukunya atau mencukur 


bulu kemaluannya atau mengeluarkan darahnya dalam keadaan dia junub, karena seorang hamba 
akan dikembalikan kepadanya seluruh rambutnya, kukunya dan darahnya besok pada hari kiamat. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3343 


Apa yang jatuh darinya dari hal-hal diatas dalam keadaan dia junub maka akan kembali 
kepadanya dalam keadaan junub. Dikatakan setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab 
junub yang ada pada rambut tersebut." (Outil Gulub, 2/236). Sumber kitab : @uut al Guluub Fii 
Mu'aamalah al Mahbuub karya Imam Abu Thalib al Makky juz Il halaman 236, maktabah syamilah. 


Sumber link: http://islamport.com/d/1/akh/1/108/776.html (2/236). 


Namun ulama lain tidak sependapat perihal anggota tubuh dalam alasan tersebut. Imam al- 
Bujairimi, mengutip pendapat al-@alyubi, menjelaskan bahwa anggota tubuh yang dikembalikan 
padanya di hari kiamat adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal dunia, bukan yang telah 
terpotong sebelumnya. Al-Madabighi menambahkan bahwa kuku, rambut, dan semacamnya tidak 
dikembalikan menyatu dengan tubuh melainkan dikembalikan dalam keadaan terpisah. 
Disebutkan dalam Hasyiyah Syarwani : 


aa KI SE P3 dasi Jas Sus 3 Mil saru Ca as of Je Fe Ia Gu ga) AAN: 
Pe TA Ji gp LAI AL ear pa LI SL 

ab kaan BNI ajaa Up Cagas Hei Al ajib pat Vale DLL ip Kei De Ah an HL 
Aap Ulat de dya UB 6 BN, HAM yaa Ill Regbk ABS Di LA cal bh anta DUA Calali 33Le) 
Lag jt Aib lap Vo al am eni la 

—leol. 

"Ucapan Mushannif : anggota badan kembali kepada orang tersebut di akherat. Ini adalah 
mengikuti pendapat bahwa anggota tubuh yang kembali tidak tertentu anggota-anggota tubuh 
yang asli. Didalam hal ini ada perbedaan. Berkata Imam Sa'ad didalam Syarah al Aga'id an 


Nasafiyyah: “Yang dikembalikan adalah anggota-anggota tubuh yang asli yang masih ada mulai 
awal sampai dengan akhir umur. (“AIN SYIIN / Ali Asy Syibramullisi). 


Ibarot Al Bujairami : Perlu dipertimbangkan dalam pendapat tersebut, karena anggota tubuh yang 
dikembalikan adalah adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal dunia, bukan seluruh 
kuku yang dia potong selama hayatnya begitu juga bukan seluruh rambutnya. Coba cek kembali. 
Al Galyubi. 


Ibarot al Madaabighi : Ucapan Mushannif “Karena anggota-anggota tubuhnya...dst" 


Maksudnya hanya anggota tubuh yang asli seperti tangan yang terpotong. Berbeda semisal 
rambut dan kuku, kalau yang ini akan kembali kepada orang tersebut terpisah dari tubuhnya 
sebagai teguran untuknya, dia diperintah untuk tidak menghilangkannya disaat junub dan 
sebagainya." (Hasyiyah Syarwani, 1/284). Sumber kitab : Hasyiyah Syarwani juz | halaman 284, 
cetakan Mathba'ah Mushtafa Ahmad Mesir. Sumber link : http://main.islamweb.net/newlibrary/ 
display. book.php?ID-421&startno-10&start-10&idfrom-417&idto-455&bookid-208&Hashiya-2 


2. Ahmad Khabibi 


Memotong rambut dan menggunting kuku bagi wanita haid hukumnya makruh. Jika dikerjakan 
tidak mendapat dosa. Adapun yang wajib di cuci setelah haid berhenti adalah tempat potongan 
rambut dan kuku bukan rambut dan kuku yang telah terpotong. jadi kalau sudah terlepas dari 
badan tidak perlu dicuci. Ta'bir dari kitab : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Nihayatuzzain: 


AT HA Oh Bj SR WN Ia NY S3 
AAN EK SU ma le Se Jali 

"Barang siapa yang wajib mandi maka agar tidak menghilangkan satupun dari anggota badannya 
walaupun berupa darah atau kuku sehingga mandi, karena semua anggota badan akan kembali 
kepadanya di akherat. Jika dia menghilangkannya sebelum mandi maka hadats besar akan 


kembali kepadanya sebagia teguran kepadanya." (Nihayatuzzain, 1/31). Sumber kitab : 
Nihayatuzzain juz | halaman 31, cetakan Al Ma'aarif Bandung / halaman 31, maktabah syamilah. 


Sumber link : http://sh.rewayat2.com/fkhshafey/Web/6146/001.htm 
2. Fathul Mu'in: 

Hp Kain pi ya AP HIS Ol bu DatB (Ga ) 9 let Lg JBS (sa Oa) AU (panai) Laga 3 
"Syarat yang kedua yaitu meratakan air pada seluruh anggota dzohir badan hingga kuku dan di 
bagian bawahnya, rambut bagian luar dan dalam, yakni tempat tumbuhnya rambut yang telah 
lepas sebelum mandi." (Fathul Mu'in, 1/31). Sumber kitab : Fat. hul Mu'in (Hamisy Yanatuththalibin 


juz | halaman 75, cetakan al “Alawiyyah) / 1/31, maktabah syamilah. Sumber link : http:// 
islamport.com/w/shf/Web/1226/87.htm 


3. Hasyiyah Syarwani: 


. 0. 2 Ie oo 3 9. . 0 0 - 0.5 010 - 9 0 @ 
Uelanky Ugalan pia U Ilusi! J3 Akaktal! 2 pr ll ot 


"Bahwasanya anggota tubuh yang terpisah sebelum mandi, janabahnya tidak hilang dengan 
memandikannya." (Hasyiyah Syarwani, 1/84). Sumber kitab : Hasyiyah Syarwani juz | halaman 84, 
cetakan Mathba'ah Mushtafa Ahmad Mesir. Sumber Link : http://main.islamweb.net/newlibrary/ 
display. book.php?ID-421&startno-10&start-10&idfrom-417&idto-455&bookid-208&Hashiya-2 


Catatan : Ada juga ulama yang tidak memakruhkan. 
Se AI Of ata alban ya Sa og» Layu  Ug tat lb CB lag 4 Lani ang» Als JB, 
Lagi) Halaman 10 gpu Ol Vj cita IP bg aa oa dadi 
akal 4 aa oa don Opal) 3 Kemal! Ol 4 SIA GB jl ya Kalbu Yang 03 UU) ills Uia 13 dai U, 
'Atha berkata: “Orang junub berbekam, ,mencukur kepalanya walaupun tidak berwudhu”. Apa 
yang diceritakan dari “Atha maknanya ialah bahwasanya orang junub tidak dimakruhkan 
memotong rambut dan kukunya ketika dia junub, dan tidak makruh mengeluarkan darahnya 
dengan berbekam atau lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini keculai 
apa yang dituturkan sebagaian ash hab kami yaitu Abul Faraj asy Syairazi bahwasanya orang 
junub makruh memotong rambut dan kuku. (Fathul Bari Li Ibni Rajab, 1/346). Sumber kitab : 
Fat hul Bari, Syarhu Shahihil Bukhari karya al Hafizh Ibn Rajab al Hanbali juz | halaman 346, 


maktabah syamilah. Sumber link : http://islamport.com/w/srh/Web/67/173.htm (2/54). Wallaahu 
N'lamu bishshawaab. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3345 


0361. Wanita haid berpahala dengan meninggalkan 
perkara haram 


Seorang wanita terhalang dari berbagai amal ibadah seperti shalat dan puasa ketika haid. 
Kemudian apakah dia bisa mendapat pahala sebagaimana orang yang sakit mendapat pahala 
shalatnya ketika sedang udzur sakit ? 


An-Nawawi berkata tidak. Namun al-@alyubi menambahkan tidak mendapat pahala bila ditinjau 
dari perbandingan terhadap udzur sakit, namun dimungkinkan mendapat pahala bila ditinjau dari 
tarkul mahzhur, yakni dengan cara wanita itu meniatkan meninggalkan shalat dan semacamnya 
karena patuh mengikuti perintah syari'at (imtitsalan). 


Wae ala st Jai Ol Gan 5 Jal ba adala Kao Ialah Kelana Tn OUT U sn au 

UAS GRASI Jltan! Makan IS) Lele pe LI Ie Val Ll) doel Se JB dy GA Al er — 

arie De le eU pat ali Sanji Silang aga VJ Jadi Je edi Je 

"Dan apakah perempuan yang sedang haid diberi pahala atas ibadah yang ia tinggalkan seperti 

diberi pahalanya orang yang sakit yang meninggalkan kesunnahan-kesunnahan yang dia lakukan 
di saat dia masih sehat dan sakit yang membuat dia meninggalkannya ? 


Al Mushannif (Imam Nawawi) berkata : “dia (perempuan yang haid) tidak mendapat-kan pahala, 
karena orang sakit berniat akan melakukannya jika dia sembuh beserta orang sakit itu masih tetap 
pada sifat ahli-nya. Sementara perempuan yang haid bukanlah orang yang ahli sehingga tidak 
bisa dimungkinkan dia melakukannya, karena perkara itu diharamkan atas dia. Telah selesai dari 
Syarah MIIM RA (Imam Muhammad Ramli), telah selesai Asy Syaubari. 


Dan dalam Al-Galyubi “Ala Al Mahalli diterangkan bahwa perempuan itu akan mendapat pahala 
karena telah meningggalkan perkara yang diharamkan untuknya jika memang dia mempunya niat 
mengikuti perintah syari'at dalam meninggalkannya itu, tidak karena ada niat untuk melakukannya 
seandainya dia tidak haid. Berbeda dengan orang sakit, karena dia adalah ahli pada apa yang dia 
niati disaat dia mendapatkan udzur. Telah selesai ibarot Hasyiyah galyubi." (Hasyiyah Jamal, 
1/239). Sumber kitab : Hasyiyah Al Jamal, juz I hal 239, cetakan Daar Ihya at Turats al “Arabi, 
Beirut / 2/373-374, maktabah syamilah. 


din ta BS Ole al Uti ai alas Je Hita Ubah SP Se MU Adi al Jam Ai ea ya oa, 
LAS ya 

"Haram, ditinjau dari sifat keharamannya, yaitu perkara yang diberi pahala atas ditinggalkannya 
keharaman tersebut karena patuh pada syari'at serta disiksa atas dijalaninya keharaman itu. 
Perkataan 'karena patuh pada syari'at: yakni pengekangan dirinya dari hal yang diharamkan 


tersebut dikarenakan adanya seruan larangan syariat." (an-Nafahat 'ala Syarh al-Waragat: 20-21). 
Wallaahu A'lamu bishshawaab. | Ayda Az-zahra dan Hakam Ahmed ElChudrie J. 


0363. PEREMPUAN HAID MEMBACA AL AUR'AN 


Mengenai hukum wanita haidh membaca al-Guran, berikut uraian selengkapnya dari kitab 
Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-lgna' karya Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3346 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ga ja Ti ng HP ISS ya oa DIBINA) sena Gia ENG) 


Pan an and -9 A0 00 00 


Ia Eh Pd Uj di PE Up ori eka esa U NA On ah Kal Nae pad Ja Us 1 Gam J, 


- 
0 40 


ola 
200 3 0 na 3 


Ara jdi Sal Op bel GI Lay OA Bap Ud Gp: mn Dati 
"Keharaman sebab haid yang ketiga adalah membaca sesuatu dari al-@uran, dengan diucapkan 
atau dengan isyarah dari orang bisu, seperti yang dikatakan Gadhi Husein dalam Fatawinya. 
Mengingat konteks isyarah diletakkan pada konteksnya hukum berucap pada permasalahan ini, 
meskipun yang dibaca hanyalah sebagian ayat saja dikarenakan hal itu menunjukkan pada unsur 
penghinaan. Baik bacaan itu diniati bersama dengan niat yang lain ataupun tidak, berdasarkan 
hadits riwayat Tirmidzi dan lainnya, “Orang yang sedang junub dan orang yang haid tidak 
diperbolehkan membaca sesuatu dari al-Gur'an. 


Komentar pensyarah: (Membaca al-@ur'an| dari Imam Malik dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi 
perempuan haid membaca al-@uran. Dan dari Ath-Thahawi diterangkan bahwa diperbolehkan 
bagi dia untuk membaca al-@uran namun kurang dari satu ayat, seperti yang dia kutipkan dalam 
Syarah Al-Kanzu dari kitabnya mazhab Hanafi." (Hasyiyah Bujairimi, 3/259-261) 


Dah PE SSP Tn AS MA Laka VK aje asi AS aah WA AN ui 
OB al UBI ea Lg | Oya JUL IU) : Hanan be) 4 Gan an SE Up In Al ga 


Walt ig eta SUN Panah OT As 


Lah Jr WS Ba c0rp3 Gap J5 ai, UUT OK Unb t epu JI pad B3 da ab SUS 
LO, gala HS aa Ing Oa ASI, de pena yAUe OA pi yi Ai Aa 


R90 4 0. £ X. 


WA GE ami Gb Ul Ape SA yh ai Kaa U Lari gd Uh: CAN Oly Sa 
Sam UNA la de Van aa 3 SU Koni JM. 


08. 9. 0» 0 20 0-9 0 20 02 0... L..0 202 8. 0. 0.3 09 -- 0. 0. 
Rap WS UI ye SAN OA anak al OT Anak SAS B3) Bela Rape Jon dj Ujiag dani Ia (dl Aa "0g. 


0 0g. 8-90 0 Tag NT aan oo X1 KI. 3 - 0 Ih 0-8 
Jd Je Gol Jaa Laga Land Jai sada) pall 3 US (al jau): Ag 
HA EU amen dp. 


0 


KUN Ai see (eny dh. 


Ja ena 


OL AN. - 230 - 


IA Gan Ob ab WAS sa en Ap. 


ai PU yA da oa dd al aral A3 SAN Lah G1 pan US ba pp: d$ 


KU Da Kuy: d5. & Tiba cp OA Solo AA SI Obi 4 Read Anal € ls ah aa 


- 


dang LI | AI (Se jai Ugal 3 PIA STP padi ea Op JLN ape Le BAG Ops UT 


03, 


WEB on as La AU ai C3) yak Oa SIA lo gan AA) ad Sala gi 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3347 


MAN Ie SY aa SUS ala Pk, din Bo 5 le Ma Ope Sbb Xie 
"(Tanbih): Diperbolehkan bagi orang yang mempunyai hadats besar untuk membaca dzikir al- 


Guran dan yang lainnya, seperti mauizhahnya, cerita, dan hukum yang ada di dalam al-@ur'an, 
dengan tidak diniatkan pada al-@ur annya. Seperti perkataanya ketika naik kendaraan : 


(Ci yia SUS Leg Ida US pe SAI Oles) 
dan ketika mendapat musibah dia mengucapkan : 
Ope lu, hb up. 


Serta pada apa yang tanpa dikehendaki terucap oleh lisannya. Namun jika dia memaksudkan al- 
Gur'an saja atau memaksudkan al-Guran beserta dzikirnya, maka diharamkan. Kemudian jika dia 
memutlakkannya maka tidak diharamkan, sesuai dengan peringatan an-Nawawi dalam kitab 
Dagaig, sebab tidak ada unsur penghinaan pada kemuliaan al-@uran di sini. Memandang 
bahwasanya al-Gur'an tidak akan diberlakukan hukum al-Guran kecuali ketika dengan wujudnya 
niat. 


Secara zahir pendapat tersebut berlaku baik pada ayat yang bisa ditemukan susunan kalimatnya 
di luar al-@ur'an semisal dua ayat di atas, juga basmalah dan al-fatihah. Serta pada ayat yang 
tidak akan ditemukan susunan kalimatnya selain di al-Guran semisal surat al-Ikhlas dan ayat 
kursi. Benarlah demikian, meski az-Zarkasyi berpendapat tidak diragukannya keharaman pada 
ayat yang tidak akan ditemukan susunan kalimatnya selain di al-@uran. Pendapat az-Zarkasyi ini 
dianut oleh sebagian ulama mutaakhirin. 


Keterangan an-Nawawi tentang kemutlakan tersebut juga terkandung dalam kitab ar-Raudhah. 
Sedangkan ketika membaca al-@ur'an itu tidak diniatkan pada membaca al-@urannya maka 
diperbolehkan. 


Komentar pensyarah : 


(Tanbih dst.| Tanbih ini menempati perkataan mushannif, “Tempat keharaman membaca al-Guran 
adalah ketika dalam pembacaan itu dengan maksud al-Guran atau dengan maksud al-@ur'an dan 
dzikir. Jika tidak memaksudkan dengan itu semua maka tidak diharamkan." 


(Diperbolehkan dst.) Pembahasan penulis tentang wanita haidh dan nifas, namun bisa 
dikonfirmasikan juga pembahasan selain keduanya. Cermatilah. (al-Gulyubi) 


(Seperti mauizhah| Yakni perkara tentang anjuran dan ancaman. 
(Cerita) Yakni dari kisah umat terdahulu. 


(Dan hukum yang ada di dalam al-Guranj Yakni perkara yang berkaitan dengan perbuatan 
mukallaf. 


(Serta pada apa yang tanpa dikehendaki terucap oleh lisannya| Dengan kelepasan bicara. 


(Kemudian jika dia memutlakkannya maka tidak diharamkan) Sebagaimana tidak pula diharamkan 
ketika diniatkan pada dzikirnya saja. Sehingga bisa disimpulkan ada empat situasi pembacaan al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3348 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gur'an di sini. Dua diperbolehkan, dan dua lainnya diharamkan. 


Sedangkan ketika dia meniatkan pada salah satunya namun tanpa dijelaskan yang mana maka 
hukumnya khilaf. Menurut gaul Mu'tamad dihukumi haram. Sebab unsur salah satunya bisa 
dimungkinkan niat pada al-@ur'annya sehingga diharamkan memandang adanya kemungkinan 
tersebut. JAl-Guran tidak akan diberlakukan hukum al-Gur'an dst.| Yakni ketika muncul garinah 
pembeda maka tidak dianggap sebagai al-Guran yang haram dibaca kecuali dengan wujudnya 
niat. Atau bisa juga diartikan tidak diberlakukan hukum al-@ur'an kecuali dengan wujudnya niat. 
Konteks ini mengesampingkan pada kasus shalat, semisal pada orang junub yang tidak bisa 
bersuci dengan wudhu dan tayammum, lantas dia shalat li hurmatil wagti, membaca al-Fatihah, 
maka tidak berlaku persyaratan niat membaca al-@ur'an. Bahkan tetap dianggap sebagai hukum 
bacaan al-@ur'an ketika dimutlakkan sebab tidak ada garinah pembeda di sini. Camkanlah dan 
hati-hati terhadap kesalahpahaman tentang hal itu, sebagaimana dituturkan oleh an-Nawawi 
dalam kitab at-Tahrir." (Hasyiyah al-Bujairimi, 1/259-264). 


Elaborasi tentang khilafiyah Imam Malik dituturkan dalam kitab al-Mausu'ah: 


Ye AI Ab Ye Ea SS Kila gl IA IL Gg OA AA GP gg sandi ST SUN 3 
DES SE BP Ye Jai NA Gi Wa Aa 1 Ul, . 
BA Gd 3 im Ab IA Aja Tak UB By AO ala & Abi Te IE GI ente Kebal ya Kia 
"Kalangan malikiyah berpendapat bahwa wanita haidh diperbolehkan membaca al-Gur'an di masa 
sedang keluarnya darah haidh secara mutlak, baik disertai junub maupun tidak, entah karena 
khawatir lupa ataupun tidak. Sedangkan di masa darah haidh sedang berhenti maka tidak 
diperbolehkan membaca al-@ur'an sampai dia mandi bersuci, baik kondisinya disertai junub 
maupun tidak, kecuali bila khawatir lupa (maka boleh membaca, pen). 


Pendapat di atas adalah gaul mu'tamad, sebab seorang wanita dipandang mampu bersuci dalam 
kondisi darah sedang berhenti tersebut. Namun dalam hal ini ada gaul dha'if yang berpendapat 
seorang wanita ketika darahnya sedang berhenti tetap diperbolehkan membaca al-Gur'an asalkan 
kondisinya tidak disertai junub sebelum haidh. Ketika sebelum haidh telah disertai junub maka 
tidak diperbolehkan membaca al-Guran (sampai dia mandi bersuci, pen)" (al-Mausu'ah al- 
Fighiyyah al-Kuwatiyyah, 18/322) 


Kesimpulan : 


Dalam mazhab syafi'iyah terdapat tujuh pembahasan yang berkaitan dengan hukum wanita haidh 
membaca al-Guran : 
e Bila membaca al-Gur'an diniati untuk membaca al-@ur'annya maka haram. 


e Bila membaca al-Gur'an diniati untuk membaca al-Gurannya besertaan niat lainnya maka 
juga dihukumi haram. 


e Bila membaca al-Gur'an diniati selain untuk membaca al-Guran seperti untuk menjaga 
hafalan, membaca zikirnya, kisah-kisah, mauizah, hukum-hukum, maka diperbolehkan. 


e Bila membaca al-Gur'an karena kelepasan bicara maka diperbolehkan. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3349 


e Bila membaca al-Gur'an diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca tanpa niat 
tertentu maka diperbolehkan. 


e Bila membaca al-Gur'an diniati secara mutlak atau niat selain al-@ur'an, namun yang 
dibaca adalah susunan kalimat khas al-@ur'an atau satu surat panjang atau keseluruhan 
a-@uran maka khilaf. Menurut an-Nawawi, ar-Ramli Kabir, dan Ibnu Hajar 
diperbolehkan, sedangkan bagi az-Zarkasyi dan as-Suyuthi diharamkan. 


e Bila membaca al-Gur'an diniatkan pada salah satunya tanpa dijelaskan yang mana maka 
khilaf. Menurut gaul mu'tamad diharamkan sebab adanya kemungkinan niat pada bacaan 
al-Aur'an. 

Sedangkan dalam mazhab malikiyah boleh bagi wanita haidh membaca al-@ur'an. Lebih jelasnya 
tentang hal ini terdapat dua pembahasan: 


“ Boleh secara mutlak, yakni ketika membacanya dalam kondisi darah haidh sedang 
merembes keluar. 


“ Tidak diperbolehkan sebelum mandi hadats, yakni ketika membacanya dalam kondisi 
darah haidh sedang mampet. Kecuali bila khawatir lupa, atau kecuali dengan menengok 
pada gaul dha'if yang memperbolehkannya asalkan haidhnya tidak disertai junub. 


Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. | Ayda Az-zahra dan Hakam Ahmed ElChudrie J. 


0661. Saat Haid Memegang dan Mengajar IARO' & 
OIRAATI 

PERTANYAAN : 

Salim Ridho 


Assalamu'alaikum. . Pertanyaan titipan. . .Saat tidak suci bolehkah kita membaca Igro, Giraati, An- 
Nahdhiyi atau memegangnya. .? Makasih. . 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. 


e Hukum membawa buku buku TPA seperti IGRO', @IRAATI, DIROSATI, TARTILI, An-NAHDHIYI 
dan sejenisnya bagi wanita yang sedang haidl diperbolehkan (Tidak Haram) .Dikarenakan 
penyusunan dari buku-buku tersebut untuk belajar/mengajar Al Auran. 

Sby Soal Si (gag Op) ale oil BPI (Akang y OA ma AI IS ya 1 pal yag (orak! yaa JI) 
OT dale LS US Um ag LAN UE, Uu lala Gel emil lala konseli A9 cma CST Un ta Ab (NS oya Ky pal 

pria al AYI dnaih VI) dani SG OS Of HST Aha 209... Ie ol AA ee ji layan yaah 
| Yang ke-empat Memegang Mushaf | Mushaf ialah nama dari tulisan firman Allah diantara dua 
lampiran. Juga haram membawanya kecuali saat ia menghawatirkannya.(keterangan Mushaf ialah 


nama dari tulisan firman Allah diantara dua lampiran) yang dikehendaki adalah setiap perkara 
yang ditulis al@uran untuk dibaca meskipun berupa tiang, papan atau lainnya.... Pertibangannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diserahkankan pada penulis bila tujuan penulisannya untuk pribadi bila tidak maka diserahkan 
yang berwenang atau pun penyewa jasa. | Haasyiyah al-Baajuri 1/117 |. 


SM Plat yan pai ale Koma SY (TEA TS) Al ya JI (OB yo SL) oma JP) 
Baain Alan ai 5 yand! LIS 3 ea Ja daa Abg SS 

Dan haram membawa serta memegang tulisan guran untuk dibaca meskipun hanya sebagian ayat 
seperti halnya yang berupa papan menurut pendapat yang paling shahih karena ia seperti mushaf. 
(keterangan meskipun hanya sebagian ayat) tidak semacam huruf KAAF, pengertian ini terlalu 


jauh semestinya batasan dikatakan sebagian ayat adalah susunan kalimat yang berfaedah. 
| Tuhfah al-Muhtaaj 1/149 |. 


e Hukum membacanya juga diperbolehkan apabila tidak goshdul giroah (bertujuan membaca) 
Y bri ag Bel Ana ear SP Ie OMA Sel Bp AY ae VOLI de a15 Of danny pmiil Jar 0S (ES Ulun) 
slang 83 es lala » sell 1 aah Y, (de SBY : 
Makruh membawa dan memegang Tafsir yang jumlahnya melebihi tulisan gurannya bila tidak 
maka haram. Dan haram membacanya bagi semisal orang junub bila bertujuan untuk 
membacanya meskipun al@urannya bersama tulisan lain tapi tidak haram baginya bila 
memutlakkan tujuannya menurut pendapat yang kuat dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan 
membacanya seperti saat membenarkan bacaan yang salah, mengajar, mencari keberkahan dan 
berdoa. | Bughyah al-Mustarsyidiin hal0 26 |. 
PAN JB al AI oo Hb 3 AI Jay OUT SY yag jm MG Jend oi ot em Ud A01 Sa) 
CSI 3 oo V3 Sg SM AI SP as ab eU. 
Dihikayahkan sebuah pendapat bahwa bagi orang junub diperbolehkan membaca alGuran asal 
tidak dalam batasan “hal yang dapat melemahkan' dari al@uran yakni berupa tiga ayat, Imam at- 
Turmudzi menyadur dari Imam Syafi'i yang berkata “Wanita haid dan orang junub tidak boleh 
membaca sesuatu dari al@uran kecuali ujung ayat , huruf dan sejenisnya. | At-Turmusy hal. 427- 
428 |. 
AV ade mal Olg Ela OA anak ol SAN 3 Woyo OST NIS yag Anti SEL Iole (AT aa ay di 
PIN Sep Aini BUS UDA Gg BL EP oa YA Ob ya CPU led OA) nama SI. 
(keterangan meskipun sebagian ayat) dapat berarti satu huruf, memang demikianlah adanya 
namun penjabarannya satu huruf yang disengaja dengan tujuan membaca alGuran, maka 
berdosalah dirinya meskipun hanya berupa satu huruf karena ia telah berniat dan menjalani 


maksiat. Dengan demikian keharaman karena melihat unsure ini bukan karena melihat berupa 
guran atau tidaknya. | Bujairomi alaa al-Khothiib 1/314 J. 


WANITA HAID & ALAURAN 


e Memegang/membawa al-@uran bagi wanita haid haram hukumnya kecuali saat ia 
menghawatirkan tersia-siakannya al-@ur'an 


S3 Sonsak! csi (yag SP) Ade Lila BY) (Alay y BA ama AI ANIS uya US pal yag (orak! ae JII) 
OT dls SL JS Lem dp LAI ily Ui lala yna semi Ilang Uhowsakl A9 cs CS Crab Gaga db NS ea Key pal 
pria al AYI dnaih VI amil SG OS Ol HST Anak 20, Lol AA ie ai layan Pg daal 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3351 


| Yang ke-empat dari hal yang diharamkan bagi wanita haid adalah memegang Mushaf |. Mushaf 
ialah nama dari tulisan firman Allah diantara dua lampiran. 


Juga haram membawanya kecuali saat ia menghawatirkannya. (keterangan Mushaf ialah nama 
dari tulisan firman Allah diantara dua lampiran) yang dikehendaki adalah setiap perkara yang 
ditulis al@uran untuk dibaca meskipun berupa tiang, papan atau lainnya.... Pertibangannya 
diserahkankan pada penulis bila tujuan penulisannya untuk pribadi bila tidak maka diserahkan 
yang berwenang atau pun penyewa jasa. | Haasyiyah al-Baajuri 1/117 |. 


SM Pola yan ii ale Koma SY (TEA TS) Al yan JI (OB yo SL) oma JP) 
Baaia Alan ai 5 yand! MIS 3 ea Ja daa Ah SS 


Dan haram membawa serta memegang tulisan guran untuk dibaca meskipun hanya sebagian ayat 
seperti halnya yang berupa papan menurut pendapat yang paling shahih karena ia seperti mushaf. 
(keterangan meskipun hanya sebagian ayat) tidak semacam huruf KAAF, pengertian ini terlalu 
jauh semestinya batasan dikatakan sebagian ayat adalah susunan kalimat yang berfaedah. 
| Tuhfah al-Muhtaaj 1/149 |. 


e Membaca al-Guran bagi wanita haid juga haram hukumnya, kecuali bila tidak terdapat unsur 
goshdul giroah (bertujuan membaca) seperti saat bertujuan membenarkan bacaan yang salah, 
mengajar, mencari keberkahan atau berdoa. 


Yan aa isl ana Kan AP Ie Ol Sel AA) Na Yg ol Je 3 Of Anna pambill Jan S3 (Sulu) 
sleny Diy mabaig Lele 5 Geli p& Anak: Yg meri de SNBYI He £ 


Makruh membawa dan memegang Tafsir yang jumlahnya melebihi tulisan gurannya bila tidak 
maka haram. Dan haram membacanya bagi semisal orang junub bila bertujuan untuk 
membacanya meskipun al@urannya bersama tulisan lain tapi tidak haram baginya bila 
memutlakkan tujuannya menurut pendapat yang kuat dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan 
membacanya seperti saat membenarkan bacaan yang salah, mengajar, mencari keberkahan dan 
berdoa. | Bughyah al-Mustarsyidiin hal. 26 |. 


e Memegang/membawa al-Guran yang ada tafsirnya bagi wanita haid haram hukumnya kecuali 
bila jumlah kalimat tafsirnya lebih banyak ketimbang huruf al@urannya 


Sedang memegang/membawa al-Guran yang ada terjemahnya muthlak haram kecuali saat ia 
menghawatirkan tersia-siakannya al@uran 


JA Aan dg Ca3i LAS dhan y dana Rape Hoenal AS Ji pemiill AK dan NB 0 ylam CE HKN Houall Aan Ul 
0 pemii Hesak! Ang AS OT daa Jet Yel AA SS alga Villa pl Souall Ran BUS UI enam JG (3 UX 
mei US Ran USU aa 


Terjemah Al-guran yang ditulis dibawahnya tidak bisa disamakan dengan hukum tafsir @uran 
(dimana kalau @urannya lebih banyak ketimbang tafsirnya tidak boleh dipegang orang yang 
menanggung hadats), hukum yang berlaku untuk terjemah Alguran sama dengan alguran dalam 
arti tidak boleh dibawa/dipegang oleh orang hadats seperti yang difatwakan oleh Sayyid Ahmad 
dahlan, bahkan sebagian ulama menyatakan menterjemah Alguran dibawahnya atau dimana saja 
hukumnya haram secara mutlak, karena sebaiknya setelah alguran baru ditulis terjemahannya 
kemudian baru diterjemahkan tafsirnya (Nihaayah Azzain 1/33). Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3352 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0727. Wanita HAID & AL-DURAN 

PERTANYAAN : 

Senja Kalanienk 

Assalamualaikum, Lagi nyari refrensi untuk "boleh tidaknya wanita haidhl membaca alguran dan 
memegang alguran dengan terjemahan / tafsiran / syarah..." silahkan ilmunya ustadz ustadzah,, 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 

WANITA HAID & ALAURAN 


1. Memegang/membawa al-@uran bagi wanita haid haram hukumnya kecuali saat ia 
menghawatirkan tersia-siakannya al-@ur'an. 


Sowaki CSI (yag Ip) dala Lila ILY) (lg) Onb n A GNIS eya Kay pama yg (Soal! yaa el) 

SUS bm og lam ola yul pemda lekang howsaki Cd Una CET ab cs AN IS oya Hy mal Sy 

3 Anis VI dadi AS OS OI ISI nah Belly... If BIS nj logat Jp dina OT ads 
petak 


Yang No. 4 dari hal yang diharamkan bagi wanita haid adalah memegang Mushaf. Mushaf 
ialah nama dari tulisan firman Allah diantara dua lampiran. Juga haram membawanya kecuali 
saat ia menghawatirkannya. (keterangan Mushaf ialah nama dari tulisan firman Allah diantara 
dua lampiran) yang dikehendaki adalah setiap perkara yang ditulis al@uran untuk dibaca 
meskipun berupa tiang, papan atau lainnya.... Pertibangannya diserahkankan pada penulis 
bila tujuan penulisannya untuk pribadi bila tidak maka diserahkan yang berwenang atau pun 
penyewa jasa. | Haasyiyah al-Baajuri 1/117 |. 
Bob Oam ih AU) Hua MY (RE IIS ya aa II (OTR SU) ma JR) 
Bakia Alan di and! SUS 3 daa Jp da Ady OS 3 
Dan haram membawa serta memegang tulisan guran untuk dibaca meskipun hanya sebagian 
ayat seperti halnya yang berupa papan menurut pendapat yang paling shahih karena ia seperti 
mushaf. (keterangan meskipun hanya sebagian ayat) tidak semacam huruf KAAF, pengertian 
ini terlalu jauh semestinya batasan dikatakan sebagian ayat adalah susunan kalimat yang 
berfaedah. | Tuhfah al-Muhtaaj 1/149 |. 
2. Membaca al-Guran bagi wanita haid juga haram hukumnya. 


Kecuali bila tidak terdapat unsur goshdul giroah (bertujuan membaca) seperti saat bertujuan 
membenarkan bacaan yang salah, mengajar, mencari keberkahan atau berdoa. 


ia Beli ani Kr yA ds OLI Bel (AL Vig OLI de aj Of damag memiill Jar (es Ulun) 
| Masalah | Makruh membawa dan memegang Tafsir yang jumlahnya melebihi tulisan 
gurannya bila tidak maka haram. Dan haram membacanya bagi semisal orang junub bila 
bertujuan untuk membacanya meskipun al@urannya bersama tulisan lain tapi tidak haram 
baginya bila memutlakkan tujuannya menurut pendapat yang kuat dan juga tidak haram tanpa 


adanya tujuan membacanya seperti saat membenarkan bacaan yang salah, mengajar, 
mencari keberkahan dan berdoa. | Bughyah al-Mustarsyidiin hal. 26 |. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3353 


3. Memegang/membawa al-@uran yang ada tafsirnya bagi wanita haid haram hukumnya kecuali 
bila jumlah kalimat tafsirnya lebih banyak ketimbang huruf al-@ur'annya. 


Sedang memegang/membawa al-Guran yang ada terjemahnya muthlak haram kecuali saat ia 
menghawatirkan tersia-siakannya al@uran 


AA Agan Ag Gpbi LAS Alang dana Ra Seernal AA Ja pembill AK dari HB 0 yan CE HKN Houall Aan Ul 
Heak! Ang LA OT daa Je Yel AA SS el yaa Villa pl Houall Lani ALS UI enam JG (3 V3 
mei! DUS Ran 3 SGG kal 0 mai 

Terjemah Alguran yang ditulis dibawahnya tidak bisa disamakan dengan hukum tafsir @uran 
(dimana kalau @urannya lebih banyak ketimbang tafsirnya tidak boleh dipegang orang yang 
menanggung hadats), hukum yang berlaku untuk terjemah Alguran sama dengan alguran 
dalam arti tidak boleh dibawa/dipegang oleh orang hadats seperti yang difatwakan oleh Sayyid 
Ahmad dahlan, bahkan sebagian ulama menyatakan menterjemah Alguran dibawahnya atau 
dimana saja hukumnya haram secara mutlak, karena sebaiknya setelah alguran baru ditulis 


terjemahannya kemudian baru diterjemahkan tafsirnya (Nihaayah Azzain 1/33). Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab 


0769. Wanita Haid Tidak Wajib Menggodho' Sholat 
PERTANYAAN : 

Hasanul Zain 

Assalamu'alaikum wr wb...! permisi ada pertanyaan titipan wanita yang sedang haid diharamkan 
untuk sholat dan puasa romadhon, tapi kenapa setelah suci puasanya wajib di godho,sedangkan 
sholatnya tidak wajib, kan sama-sama ibadah wajib... silahkan pencerahanipun syukron.... 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam wr wb. KARENA BISA MENIMBULKAN MASYAGGAT BAGI WANITA BILA 


DIWAJIBKAN MENGAADHA SHALAT YANG IA TINGGALKAN SETIAP BULANNYA DI HARI- 
HARI HAID BERBEDA DENGAN PUASA... 


Laila 3 Kidal) Gal ALI sai hap Yy pall el papi US Upi Al Gaby Aeile ya pall csi (oil Ly JP) 
OS Pam soil AS maa V3 Bl Cl (laila P4 Ja JP) mall SL oa) sel de Lal uu dy ASI UY 
Ag 26 ya Lillan Didi SNkalI Aini) awas dalah (la Mus La jlua3 

Dan wajib menggadha puasanya berdasarkan hadits riwayat “Aisyah : “Kami (para wanita) 
diperintahkan menggadha puasa dan tidak diperintahkan menggadha shalat”. Karena dapat 
menimbulkan masyaggat baginya bila diwajibkan menggadha shalatnya sebab banyaknya shalat 
dan karena tidak dijelaskan dalam dalil nash hukum saat menunda gadha shalat meskipun karena 
halangan berbeda dalam hal gadha puasa. Bahkan menurut Ibn hajar menggadha shalat haram 
baginya, shalatnya juga tidak sah sedang menurut Imam ar-Romli bila ia menggadha shalatnya 


hukumnya makruh dan shalatnya menjadi shalat sunah muthlak tanpa pahala. | Faanah at- 
Thoolibiin 1/70 |. 


Lalu yang dimaksud dengan Masyaggat itu apa ? 
JB pnSIL GAJI ea Vig RESMI G3 Anal IS) dala Ge) Ja dala teman Ta) Anal" AI” gta AN ale Ga” (O) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BABI ang KEBNI ya sat de JET OT VI Gali IL JS ae Bye RI aa de GEN Ot Ya eyab Aing AI 

Ole GEN Of Ang Lag BY NAS cl 
Masyaggat - Kesulitan, Kesukaran, pemberatan (kangelan-java-pent,) Seperti dalam contoh 
hadits “Bila aku tidak khawatir akan masyaggat atas umatku niscaya aku perintahkan mereka 


bersiwak setiap menjalankan shalat" artinya khawatir 'memberatkan umatku'. Seperti juga dalam 
al-Guran : 


28/27) folk Gatau UI 
“Maka aku tidak hendak memberati kamu” (AS. 28.27). | Taaj al-“Aruus 25/5171 |. 
0973. WUDHU DAN BACA AL-OURAN BAGI WANITA HAID 
PERTANYAAN 
Deandra Shalshaby 
(| KONTROVERSI | Barusan saya..menghadiri kajian..trs ada yang tanya 


1. Bolehkah berwudhu bagi wanita haid..? 
2 Bolehkah wanita haid itu membaca ,memegang dan melafal Al gur'an dalam 1 mushaf,? 


Alasan yang membolehkan.. Haid adalah fitrah.. tidak boleh karena kotor..(tidak suci). walau 
badan kita bersih. Ini yang saya dengar tadi.. Terus jelasnya macam mana.! 


JAWABAN 
Masaji Antoro 
1. WUDHU WANITA HAID 


2 Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah maka haram karena akan 
menimbulkan TANAAGUD (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang 
hadats) dan menimbulkan TALAA'UB (mempermainkan ibadah sebab dia tahu wudhunya tidak 
bisa menghilangkan hadats berupa haidnya) 


2 Bila wudhunya untuk menghilangkan hadats atau untuk ibadah setelah berhentinya darah 
maka sunnah karena fungsinya TAOLIIL ALHADATS (meringankan dan mengecilkan hadats) 
dan NASYAATH LI ALGHUSLI (Untuk merangsang segera mandi) 


2 Bila wudhunya tidak untuk menghilangkan hadats/ibadah melainkan wudhu yang tujuannya 
untuk 'AADAH/kebiasaan seperti Tabarrud (menyejukkan dirinya) dan nazhoofah (kebersihan) 
maka sunnah karena fungsi rofi alhadats (menghilangkan hadats) atau tagliil alhadats 
(meringankan/mengecilkan hadats tidak terjad dalam wudhu semacam inii dan tidak 
menimbulkan tanaagud (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang hadats) 


Referensi dari : 
JBL Alas Y so Iitag San Ials V3 SA kel d omi IT ad sm enam PU Ay Lal, 
Wax YI Alas Y sy) UI Jas jak Iidy AT pl alba Ela os, Jd sol 
Aljamal 1/486 
US GG Up Al Je. la Saba) 32 padh! 3 eloll Ll 
alMughni 1/110 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3355 


b HI JS BU » pak OS Of Le Rabb Lele gun dani Akad SUSU 2 lebi ja cai Lae p,£ By 
Jab Atas or) Adi Of Je Kia SU pal UR Aa AI ha: (ee) 
AU A5 pink! 2 UbelI Lala Dad Jl le yag SIS el yan Cak aj Bleb 3 ya Yale Boleb masi Y dl ya oU, II Ia 
BIS YG il Hi yamad 3 pedih Gaga Sby AU June 
Almajmuu' 11/349 
1 — SW Jul 28) 25 yinakl BolebolI Lal Antadel Jani Bold Rai al SAB ad) Rea Bobol ld, PIN le 
AI ob) EA pola y dala AI lo dp Ade JI, (ADB Boleb Jl Jitis Y GI RAN JL oya 013 AA Jab 
Se ASI 2 SP) (SE Lah BY EN Jak US Isl) HO ob se les 
80/1567) 
Figh al-Ibaadaat li as-Syaafi'l 1/200 
op SU Gale Ou) HVS JI jini WA Sl ali, BNLAIS Anal Pungli dp dai ISI ole UG sa gl Sita 
pai ae Jadll P3 dero sliasi 3 sll Ilanuk Yull dolar Sai IS LA. 
Figh al-Islaam wa adillatuh 1/146 
LV Blah yag «ly MAY Jae! OI) LAI Aale SY, Gaal AT 0 6 Judi Jumally elo yag yh ella Janin 
Jasiks JANIN plak! Op ? pelany dal AI Je Gaal JI Legi yabat opal S0) U telndly JAN BLA dlads My 3 Lela) 
Ol sling Ceyagag Kelar play le Ai Io al sala (2) Kemah Bli VOL ab AS El olah CP 
desi (3) . 


Ay ATI3 RAP Kemaiy MAY Jail peang Ale II Uh 1 Jang OR 2S or Aaj OP Weney AAN, aj alay, 
(2) (30314 2 WII Jay ore ol 92 Sial ola aa olga. 
(By Her 93 ha ola, 
Figh al-Islaam wa adillatuh 111/503 : 
Jati Ala Jd Side IE WAS Ioi MS GS, jelly JS Vy Lagan dail IS elandil) JAN Kd ad 
aa 
alMughni 1/63 : 


o- 9 oa. 9 0. 9 0-0 8 - — 0 0 ca. 0 40 -9 go 230 PN 3 TA - 3g 2... 8 
S3 oa Ja Kn tega Ol ebi Jab mna (ah Jadi 3 JS Junita! SNI Wayan Laga al GA Jaa 
PAS EA JI Latin JS TI maraton Ol Jual R3 jl dalan SAS | Ol Kel ad ad) Ki) Udi 


ba oa Ba ie aa ah le SI andi af ea) aer ea Ta ka “ah HA gia Sa 
aa 0. 2 . 38. 0 . .. Pet 5 ig & sg 4 ag 


-9 9 - 0 o-e - 0 A0 9 & 30 Oo - - - 70 S- 0 OA 2. 2 ge 
AU Kd Sd yi Ate 2 Pai USU) Juki Line 2 jga tony Sila Bal pad ya ya al Kana Un jd 


“9.3 Pp ON 9 Opa Rn Mang 0. —08 B0 07 Se 0 - 8 380 20 Locsa 020 - 


an Lo. 0 20.0 3 


-.. -9 0 2 L 2.800 9 -. .- 34 9 a-— 0-0. 9 - 0. 00 
AA 3 II yaa de Cai pe II Ulos Dita Up JS gi S Kagak womadal 3 35 AM AA Ll 


3 0-0 3-0 0 0 --. 9 a20 90. a20. 39, 4 30 0 40 (3 AR Ip 3 3 0 0 Lo. 2 £0 0 40 (J PJ 
Jebol 53 Talia Tadi Wala ah Si Il SU cap gU Judi Tai Sya oat U Gaal Spy syg Jadi Ts Sya 


3 ee 3 30 


8 30 3 09 0 2090 co. Gg 8 09 A-- M2 8 33. 20 3 8 3-0 3 -.. 
ban Bayat NI Aa Ulil aah oU ASN BLS Bali 2 pg U Unud 4 HJ OK syal Lae uya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bea 


X3 at 2 Tin! aa Lala SU es) .xe ni 3 Eng del 9 Wal (UI se Usye da se 
Si ge Us 
2. WANITA HAID & ALOURAN 
« Memegang/membawa al-@uran bagi wanita haid haram hukumnya kecuali saat ia 
menghawatirkan tersia-siakannya al@uran 
Soy Sowaki si (yag Op) deler Lil ILY) (alang) cab ta IS oya HA pa yag ( Hinsak! ma ELJI) 
OT dale SU JS Um ag LAN UE, Uu Taja Goal emil lay konseli A9 cma CST Un ta AI (NS oya Ky pal 
Pir! ah AYI Ani VI) demi SG OS OP HST Ana 3yallg dB IPA ni al In gas Ig daa al 
Yang No. 4 dari hal yang diharamkan bagi wanita haid adalah memegang Mushaf 
Mushaf ialah nama dari tulisan firman Allah diantara dua lampiran. 
Juga haram membawanya kecuali saat ia menghawatirkannya 


(keterangan Mushaf ialah nama dari tulisan firman Allah diantara dua lampiran) yang dikehendaki 
adalah setiap perkara yang ditulis al@uran untuk dibaca meskipun berupa tiang, papan atau 
lainnya.... Pertibangannya diserahkankan pada penulis bila tujuan penulisannya untuk pribadi bila 
tidak maka diserahkan yang berwenang atau pun penyewa jasa. | Haasyiyah al-Baajuri 1/117 |. 


SM Pal Yam pai ale Koma SY (TEA TS) Al yan JI (OB yo SL) oma JP) 
Baain Alan ai Sand! MIS 3 esa Ja daa Abg SS 

Dan haram membawa serta memegang tulisan guran untuk dibaca meskipun hanya sebagian ayat 
seperti halnya yang berupa papan menurut pendapat yang paling shahih karena ia seperti mushaf. 


(keterangan meskipun hanya sebagian ayat) tidak semacam huruf KAAF, pengertian ini terlalu 
jauh semestinya batasan dikatakan sebagian ayat adalah susunan kalimat yang berfaedah. 
| Tuhfah al-Muhtaaj 1/149 |. 


« Membaca al-Guran bagi wanita haid juga haram hukumnya kecuali bila tidak terdapat unsur 
goshdul giroah (bertujuan membaca) seperti saat bertujuan membenarkan bacaan yang salah, 
mengajar, mencari keberkahan atau berdoa. 


Y bae jg BL Ai Kate P de OLAN Sel pAY 0 V9 OLI ds 21 Of danang mamkill Jan 03 (Ulun) 

slssg 83 ey lala » sell 1 aah Y, de SY 5 
Makruh membawa dan memegang Tafsir yang jumlahnya melebihi tulisan gurannya bila tidak 
maka haram. 


Dan haram membacanya bagi semisal orang junub bila bertujuan untuk membacanya meskipun 
al@urannya bersama tulisan lain tapi tidak haram baginya bila memutlakkan tujuannya menurut 
pendapat yang kuat dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan membacanya seperti saat 
membenarkan bacaan yang salah, mengajar, mencari keberkahan dan berdoa. | Bughyah al- 
Mustarsyidiin hal. 26 |. 


« Memegang/membawa al-@uran yang ada tafsirnya bagi wanita haid haram hukumnya kecuali 
bila jumlah kalimat tafsirnya lebih banyak ketimbang huruf al@urannya 


Sedang memegang/membawa al-Auran yang ada terjemahnya muthlak haram kecuali saat ia 
menghawatirkan tersia-siakannya al@uran 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3357 


AA Agan Ag Gaal LS Alang dana Ra Henna AA Ja pembill AK dari HB 0g yan CE HPN Houall Aan Ul 
0 pemii Hiesak! Ang LAS OT daa Jd Yel AA SS alga Villa pl Souali Rani ALS UI enam JG (3 UM 
mei! DUS Ran USU aa 


Terjemah Alguran yang ditulis dibawahnya tidak bisa disamakan dengan hukum tafsir @uran 
(dimana kalau @urannya lebih banyak ketimbang tafsirnya tidak boleh dipegang orang yang 
menanggung hadats), hukum yang berlaku untuk terjemah Alguran sama dengan alguran dalam 
arti tidak boleh dibawa/dipegang oleh orang hadats seperti yang difatwakan oleh Sayyid Ahmad 
dahlan, bahkan sebagian ulama menyatakan menterjemah Alguran dibawahnya atau dimana saja 
hukumnya haram secara mutlak, karena sebaiknya setelah alguran baru ditulis terjemahannya 
kemudian baru diterjemahkan tafsirnya (Nihaayah Azzain 1/33). Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Nur Hasyim S. Anam 
Boleh baca al-Gur'an bagi orang haid atau junub dengan niat dzikir 
bad P RANI Jis Maak Ce op C3) dah An yg Unity GEN Bo yang gan SI US dh YI dai ory Y Lou BPN, 
basah! pay jlor OLI nadi Y angin OLI 3 Jail ala Sd mid! Coil Ca Tamil! JG... DAN yag AI... 
SAN al Bel aU SAI akad Gb jitu Jing 20. dngan OLI Sh O yakin LI Akal Bel IU Anak Of akal pas Gonna) 
dadakan Al GI DVI, J3 Ad el Gas Ji? Oly JIN GB SAI ana AU al SYUSYI 43 Je Lala Beli an 3 
1/157 Ja 


Dan tidak ada beda antara ayat yang tidak ada pemakainnya kecuali di dalam al-@uran semisal 
ayat kursi dan surat al-ikhlash dan ayat yang biasa dipakai di selain al-gur'an (semisal hamdalah 
atau basmalah) menurut pendapat yang Mu'tamad (yang bisa dibuat pegangan) yang 
dikemukakan oleh Imam Romli mengikuti pendapat ayahnya. Pendapat inilah yang lebih dekat. 


Berkata syekh Khotib : Berfatwa syekh as-Syihab al-Romli bahwasannya jika membaca al-Gur'an 
selururhnya tidak dengan tujuan baca al-@ur'an boleh, dan inilah pendapat yang mu'tamad. 


Yang dimaksud dengan “tidak dengan tujuan baca al-Guran” ialah membaca al-Guran dengan 
tujuan ibadah. Karena kita bisa beribadah dengan dzikir al-@ur'an seluruhnya. 


Apakah dalam niat dzikir ini harus ingat niat tersebut pada seluruh bagiannya digiyaskan dengan 
niat takbir pada saat takbir intigal? Ataukah cukup dengan niat dzikir di awalnya saja walaupun di 
pertengahan lupa? Dalam masalah ini terjadi pemikiran, dan yang lebih mendekati “benar” adalah 
yang kedua 


1126. DARAH ISTIHADLOH 


Yang dinamakan darah istihadloh adalah darah penyakit yang keluar dari vagina perempuan 
dibukan harinya haid, artinya kurang dari sehari semalam atau lebih dari lima belas hari, dan 
bukan diharinya nifas, artinya melewati enam puluh hari. Perempuan yang mengeluarkan darah 
istihadloh dinamakan perempuan mustahadloh, yang hukumnya sama seperti orang yang beser 
(selalu mengeluarkan hadats), artinya masih berkewajiban melakukan sholat dan puasa boleh 
disetubuhi karena dlarurat, sebelum berwudlu wajib mencuci vaginanya dan jika dalam keadaan 
tidak berpuasa wajib bagi dia untuk menyumbat vaginanya dengan kapas atau yang lain, 
mengikatnya dengan kencang, dan wajib cepat-cepat melakukan sholat. Seandainya tidak cepat- 
cepat sholat maka dia wajib mengulang wudlunya, selama tidak cepat-cepatnya dia sholat itu 
bukan karena kemaslahatan sholat seperti menutup aurat dan menanti berjama'ah. Dan wudlunya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan hanya untuk satu sholat fardlu dan boleh 
melakukan sholat sunnah sebanyak yang dia mau. Setiap satu fardlu, wajib bagi dia untuk 
memperbaharui wudlunya, mencuci vaginanya, menyumbat dan lain-lainya, sekiranya banyak 
terkena darah. 


(Muhimmah): 


Seandainya darah istihadloh berhenti setelah wudlu, maka perempuan itu harus mengulang 
mencuci vaginanya, mengulang wudlunya dan wajib mengulang sholat yang dilakukan dengan 
menggunakan wudlu yang pertama. Demikian itu, sekiranya didalam berhentinya darah itu cukup 
untuk melakukan bersuci dan sholat, sebab darah itu tidak keluar lagi atau keluar lagi tapi didalam 
masanya darah tidak keluar masih cukup untuk bersuci dan sholat. Namun seandainya didalam 
masanya darah tidak keluar itu tidak cukup untuk melakukan bersuci dan sholat, maka dia tidak 
diwajibkan untuk mengulang bersuci dan sholatnya. Wallahu a'lam. 


Pembagian mustahadloh 


Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah haid selama 2 hari kemudian berhenti selama 
10 hari lalu keluar lagi selama 3 hari, maka itu semua dinamakan haid, meskipun hari tidak 
keluarnya darah juga dihukumi haid. Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah selama 3 
hari kemudian berhenti selama 12 hari lalu keluar lagi selama 3 hari, maka darah yang keluar 
pada 3 hari yang terakhir dinamakan darah istihadloh. Adapun darah yang keluar pada 3 hari yang 
pertama dan 12 hari yang ada ditengah dinamakan haid. Seandainya ada perempun 
mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka perlu dilihat terlebih dahulu, karena perempauan 
yang mengeluarkan darah itu ada kalanya : 


1. Mubtada'ah mumayyizah, artinya baru mengeluarkan darah dan dia bisa membedakan 
darah kuat dan darah lemah. 

2. Mubtada'ah ghoiru mumayyizah, artinya baru mengeluarkan darah dan dia tidak bisa 
membedakan darah kuat dan lemah, namun diketahuinya darah hanya satu sifat. 

3. Mu'tadah ghoiru mumayyizah, artinya sudah pernah haid dan suci serta dia mengingat 
pada kira-kiranya waktu haid dan suci, namun tahuya dia pada darah hanya satu sifat. 

4. Mu'tadah mumayyizah, artinya sudah pernah haid dan suci, dan dia bisa membedakan 
darah kuat dan lemah. 

5. Mutahayyiroh, artinya sudah pernah haid dan suci, dan dia lupa pada kira-kiranya haid atau 
waktunya haid atau lupa pada kira-kiranya dan waktunya haid. 


Jika yang mengeluarkan darah adalah mubtada'ah mumayyizah, maka darah yang dihitung 
sebagai haid adalah darah yang kuat, jika keluarnya darah itu tidak kurang dari sehari semalam 
dan tidak melebihi 15 hari. Dan darah yang dihitung istihdloh adalah darah yang lemah, jika 
keluarnya darah itu tidak kurang dari 15 hari secara berurutan. 


Jadi, jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 6 hari lalu 
mengeluarkan darah merah selama 15 hari ke atas, maka yang dihitung sebagai haid adalah 
darah hitam selama 6 hari sedangkan darah merah dihitung istihadloh. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 5 hari lalu 
mengeluarkan darah merah selama 5 hari kemudian mengeluarkan darah merah kekuning- 
kuningan selama 5 hari lalu mengeluarkan darah kuning secara terus menerus, maka yang 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3359 


dihitung sebagai haid adalah darah hitam, darah merah dan darah merah kekuning-kuningan, 
sedangkan darah kuning dihitung istihadloh. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna merah selama 5 hari lalu 
mengeluarkan darah hitam selama 5 hari lalu mengeluarkan darah merah lagi terus-terusan 
sampai akhir satu bulan, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam selama 5 hari yang 
ada ditengah. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna merah selama 15 hari lalu 
mengeluarkan darah hitam selama 15 hari, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam 
selama 15 hari. 


Jika adaperempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 10 hari lalu 
mengeluarkan darah merah selama 6 hari, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam 
selama 10 hari. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 5 hari lalu 
mengeluarkan darah merah selama 5 hari lalu mengeluarkan darah kuning terus-terusan, maka 
yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam selama 5 hari dan darah merah 5 hari.darah 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 5 hari lalu 
mengeluarkan darah kuning selama 5 hari lalu mengeluarkan darah merah terus-terusan, maka 
yang dihitung haid adalah darah hitam selama 5 hari. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam sehari semalam lalu berhenti 
sehari semalam lalu mengeluarkan darah hitam lagi sehari semalam lalu berhenti lagi sehari 
semalam seperti itu berlangsung sampai 15 hari lalu mengeluarkan darah merah terus-terusan 
sampai 15 hari, maka yang dihitung sebagai haid adalah 15 hari yang pertama. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama sehari semalam lalu 
mengeluarkan darah merah sehari semalam lalu mengeluarkan darah hitam lagi sehari semalam 
lalu mengeluarkan darah merah lagi sehari semalam, bergantian sampai 15 hari, kemudian keluar 
darah merah terus-terusan, maka yang dihitung sebagai haid adalah 15 hari yang pertama. 


Jika yang mengeluarkan darah istihadloh adalah mubtada'ah ghoiru mumayyizah atau 
mumayyizah, artinya perempuan yang baru mengeluarkan darah dan tidak tahu bedanya darah 
atau tahu bedanya darah tapi dia tidak menetapi syaratnya mengembalikan pada membedakan 
darah, maka jika terjadi seperti itu yang dihitung haid hanyalah sehari semalam dan 29 hari 
sisanya dihitung suci, jika perempuan itu tahu waktunya permulaannya darah. Dan jika dia tidak 
tahu waktu permulaannya darah, maka dia seperti wanita mutahayyiroh yang nanti akan 
dijelaskan. Insya Allah. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan darah keluar secara terus-terusan tanpa 
terputus dan dia masih ingat permulaan keluarnya darah, maka yang dihitung haid hanya sehari 
semalam. Tapi dia supaya bersabar terlebih dahulu jangan keburu mandi dan sholat sampai 15 
hari didalam bulan pertama, mungkin nanti darahnya akan berhenti. Dan setelah lewat 15 hari 
maka supaya dia mandi wajib dan menggodlo' sholat yang ketinggalan sehari semalam. 
Sedangkan dibulan kedua supaya dia mandi setelah lewatnya sehari semalam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3360 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama kurang dari sehari 
semalam lalu mengeluarkan darah merah terus-terusan, maka yang dihitung haid hanya sehari 
semalam. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama sehari semalam lalu 
keluar darah merah selama 14 hari lalu keluar darah hitam sehari semalam, maka yang dihitung 
haid adalah sehari semalam yang pertama. 


Jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna merah yang keluarnya darah itu 
sampai 15 hari lalu keluar darah hitam terus-terusan, maka yang dihitung haid adalah sehari 
semalam setiap bulannya. 


Jika yang mengeluarkan darah istihadloh adalah perempuan mu'tadah ghoiru mumayyizah, 
artinya perempuan yang sudah pernah haid dan suci, dan dia masih ingat pada haid dan sucinya 
namun tidak bisa membedakan darah, maka yang seperti itu yang dihitung haid adalah kebiasaan 
dia mengeluarkan darah, jika kebiasaan dia mengeluarkan darah adalah cocok (artinya tidak 
berbeda), atau berbeda kebiasaannya tapi masih urut dan dia tahu urutannya, seperti ada 
perempuan sudah pernah mengeluarkan darah selama 6 hari dan suci 24 hari lalu tiba-tiba dia 
mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka yang dihitung haid adalah darah 6 hari saja. 


Jika ada perempuan sudah pernah mengeluarkan darah haid selama 7 hari dan suci 23 hari, lalu 
tiba-tiba dia mengeluar-kan darah istihadloh, maka yang dihitung haid adalah 7 hari. tetapi 
dipermulaan dia mengeluarkan darah istihadloh dia jangan mandi dan sholat dahulu sampai lewat 
15 hari. Dan setelah lewat 15 hari maka dia mandi dan menggodlo' sholat yang tertinggal selama 
7 hari. Sedangkan dibulan kedua supaya dia mandi setelah lewatnya masa kebiasaan dia haid, 
yaitu 7 hari. 


Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama selama 3 hari, dibulan kedua 5 
hari, dibulan ketiga 7 hari, dibulan keempat 3 hari lagi, dibulan kelima 5 hari dan dibulan keenam 7 
hari kemudian dibulan ketujuh dia mengeluarkan darah istihadloh, maka yang dihitung haid adalah 
3 hari, dibulan kedelapan yang dihitung haid adalah 5 hari dan dibulan kesembilan yang dihitung 
haid adalah 7 hari dan begitu seterusnya sesuai dengan putaran, seandainya dia masih ingat 
urutannya. 


Dan jika masa kebiasaan keluarnya darah tidak urut dan dia tidak ingat pada giliran yang terakhir 
atau urut tapi tidak berulang-ulang putarannya dan dia tidak ingat urutannya, maka yang dihitung 
haid adalah giliran yang paling sedikit. Jadi, dia mandi ketika lewat giliran yang paling sedikit, tapi 
dia juga harus mandi lagi setelah sampai pada giliran yang kedua dan mandi lagi setelah lewat 
giliran ketiga untuk berhati-hati seandainya berhentinya darah seperti kebiasaan giliran kedua dan 
ketiga. 


Misalnya, jika ada perempuan mengeluarkan darah haid di bulan pertama 3 hari, dibulan kedua 5 
hari, dibulan ketiga 7 hari, di bulan keempat 7 hari, dibulan kelima 3 hari dan dibulan keenam 5 
hari kemudian dibulan ketujuh dia mengeluarkan darah istihadloh dan dia lupa pada giliran yang 
terakhir, maka yang dihitung haid adalah giliran yang paling sedikit, yaitu 3 hari. Jadi, dia harus 
mandi setelah lewatnya 3 hari dan mandi lagi setelah lewatnya 5 hari dan mandi lagi setelah 
lewatnya 7 hari. 


Jika ada perempuan dibulan pertama mengeluarkan darah haid 5 hari, bulan kedua 7 hari, bulan 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3361 ) 


ketiga 9 hari lalu dibulan keempat dia mengeluarkan darah istihadloh dan dia lupa pada giliran 
yang terakhir, maka yang dihitung haid adalah 5 hari. 


Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama 3 hari, dibulan kedua 5 hari, 
dibulan ketiga 7 hari, dibulan keempat kembali 3 hari, dibulan kelima 5 hari, dibulan keenam 7 hari 
kemudian dibulan ketujuh dia mengeluarkan istihadloh dan dia lupa pada urutan keluarnya darah 
yang telah lalu, artinya dia tidak ingat pada urutan kebiasaan keluarnya darah, maka yang 
dihitung haid adalah 3 hari. Jadi, dia harus mandi setelah berlalunya 3 hari dan mandi lagi setelah 
5 hari dan mandi lagi setelah 7 hari. 


Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama 5 hari, dibulan kedua 7 hari, 
dibulan ketiga 9 hari, di bulan keempat kembali 9 hari, dibulan kelima 5 hari, dibulan keenam 7 
hari kemudian di bulan ketujuh dia mengeluarkan istihadloh dan dia masih ingat pada giliran yang 
terakhir, maka yang dihitung haid adalah giliran yang terakhir, yaitu 7 hari. 


Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama 3 hari, dibulan kedua 5 hari, 
dibulan ketiga 7 hari lalu di bulan keempat dia mengeluarkan istihadloh dan dia masih ingat pada 
giliran yang terakhir, maka yang dihitung haid adalah giliran yang terakhir, yaitu 7 hari. 


(Far'u): 


Jika ada perempuan biasanya kalau haid selama 7 hari. Tiba-tiba dia mengeluarkan darah sampai 
15 hari, maka 15 hari itu semuanya dihitung haid. 


Jika ada perempuan biasanya kalau haid selama 6 hari lalu dia mengeluarkan darah sehari 
semalam lalu berhenti sehari semalam kemudian keluar lagi sehari semalam, seperti itu terjadi 
hingga 15 hari, maka semuanya dihitung haid. 


Jika ada perempuan mengeluarkan darah 3 hari lalu berhenti 3 hari kemudian keluar lagi 12 hari, 
maka yang dihitung haid adalah darah 3 hari yang ada didepan. 


Jika ada perempuan mengeluarkan darah 12 hari lalu berhenti 3 hari kemudian keluar lagi 3 hari, 
maka yang dihitung haid adalah darah 12 hari yang ada didepan. 


Jika yang mengeluarkan darah istihadloh adalah mu'tadah mumayyizah, artinya perempuan 
yang sudah pernah haid, artinya sudah punya kebiasaan haid, dan dia tahu bedanya darah, maka 
yang dihukumi haid adalah darah yang kuat bukan kebiasaan dia mengeluarkan darah, yaitu 
sekiranya antara kebiasaannya dan darah kuat itu tidak diselani 15 hari keatas. Dan jika diselani 
15 hari ke atas, maka yang dihitung haid adalah kira-kiranya kebiasaan, seperti permasalahan 
dibawah ini : 


Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 5 hari, tiba-tiba dia mengeluarkan darah hitam 
selama 10 hari lalu mengeluarkan darah merah 20 hari, maka yang dihitung haid adalah darah 
hitam 10 hari. 


Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 5 hari, tiba-tiba setelah dia mengeluarkan darah 
kebiasaannya selama 5 hari dia 

mengeluarkan darah merah 20 hari lalu mengeluarkan darah hitam 5 hari lalu darah merah lagi 5 
hari, maka yang dihitung haid adalah 5 hari yang didepan, karena sudah menjadi kebiasaan, dan 
darah hitam 5 hari yang ada dibelakang, karena kuatnya darah. Adapun darah merah 20 hari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3362 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dihitung istihadloh. 


Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 5 hari, tiba-tiba setelah dia mengeluarkan darah 
kebiasaannya selama 5 hari dia 

mengeluarkan darah lebih kuat terus-terusan, maka yang dihitung haid adalah darah kebiasaan 5 
hari setiap bulan. 


Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 15 hari, tiba-tiba setelah dia mengeluarkan darah 
kebiasaannya selama 15 hari dia mengeluarkan darah lebih kuat 15 hari lagi, maka yang dihitung 
haid adalah darah yang lebih kuat. 


Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 15 hari, tiba-tiba setelah dia mengeluarkan darah 
kebiasaannya selama 15 hari dia mengeluarkan darah lebih kuat terus-terusan, maka dia jangan 
mandi dahulu menanti sampai 45 hari, yaitu kumpulnya dengan darah kebiasaan 15 hari. Setelah 
sampai 45 hari, maka dia mandi wajib lalu menggodlo' sholat 15 hari yang ada ditengah, 
sedangkan darah 15 hari yang ada di depan dan belakang dihitung haid. 


Jika ada perempuan kebiasaan haidnya 5 hari. Di situ dia mengeluarkan darah 5 hari lalu berhenti 
14 hari lalu keluar lagi terus-terusan, maka darah 5 hari itu dihitung haid, darah sehari semalam 
setelah 14 hari dihitung istihadloh dan 5 hari setelah sehari semalam itu termasuk haid dan 15 hari 
setelah 5 hari itu dihitung istihadloh dan seperti itu seterusnya. 


(Far'u): 


Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah hitam 7 hari lalu mengeluarkan darah merah 7 
hari lalu mengeluarkan darah hitam lagi 7 hari, maka yang dihitung haid adalah darah hitam 7 hari 
yang ada didepan dan darah merah 7 hari ditengah. 


Jika yang mengeluarkan darah istihadloh adalah perempuan mutahayyiroh, artinya perempuan 
yang punya kebiasaan haid dan dia lupa pada kira-kira kebiasaannya atau waktunya, maka 
hukumnya sama seperti perempuan haid (di dalam keharaman disetubuhi, dijadikan untuk 
bersenang-senang, membaca al Guran diselain sholat, membawa mushaf dan menyentuhnya), 
tetapi tidak haram dicerai, melakukan ibadah yang ada niatnya seperti sholat, puasa dan thowaf, 
baik fardlu maupun sunnah. Dan lagi dia harus mandi untuk setiap fardlu setelah masuk waktunya 
fardlu, jika dia tidak ingat waktunya berhenti ketika belum istihadloh. 


Jika dia ingat waktunya berhenti, seperti misalnya waktu terbenamnya matahari, maka dia harus 
mandi sewaktu matahari terbenam kemudian cepat-cepat melakukan sholat maghrib. Jika dia 
tidak cepat-cepat melakukan sholat maghrib maka dia harus wudlu, sekiranya tidak cepat- 
cepatnya dia itu bukan karena kemaslahatan sholat, dan dia harus wudlu untuk setiap fardlu. 


Dan lagi perempuan mutahayyiroh itu harus tetap melakukan puasa ramadlan, karena ada 
kemungkinan sucinya dia, kemudian puasa lagi sebulan penuh (yaitu 30 hari). dan hasil puasanya 
setiap bulan adalah 14 hari. jadi, penjumlahan puasa 2 bulan adalah 28 hari, maka masih kurang 2 
hari. Makanya adanya puasa yang sah hanya 14 hari setiap bulannya, karena perempuan 
mutahayyiroh mungkin haid 15 hari. 


Jadi, seandainya sehari semalam mengeluarkan darah dan sehari semalam berhenti, begitu 
terjadi berulang-ulang sampai 15 hari, maka harinya berhenti ada 7 hari dan harinya keluar darah 
ada 8 hari. Jumlah setiap sebulan harinya berhenti adalah 14 hari dan harinya keluar adalah 16 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3363 


hari. Contoh jadwalnya seperti di bawah ini : 


Dan ketika puasanya perempuan mutahayyiroh kurang 2 hari, maka cara menggodlo'nya adalah 
dia puasa 3 hari di dalam permulaan 18 hari dan 3 hari lagi diakhir 18 hari supaya bisa hasil 
menggodlo' puasa 2 hari. Karena haid ketika datangnya ditanggal 1, maka berhentinya pasti hari 
tanggal 16. Jadi, yang hasil sah puasanya adalah hari tanggal 17 dan 18. 


Dan jika datangnya haid tanggal 2, maka berhentinya tanggal 17. jadi, yang hasil puasa adalah 
tanggal 1 dan puasa tanggal 18. jika datangnya haid tanggal 3 maka yang sah puasanya adalah 
tanggal 1 dan 2. jika datangnya haid tanggal 16 maka yang sah puasanya adalah tanggal 2 dan 3. 
jika datangnya haid tanggal 17 maka yang sah puasanya adalah tanggal 16 dan 3. jika datangnya 
haid tanggal 18 maka yang sah puasanya adalah tanggal 16 dan 17, seperti contoh tabel di bawah 
ini : 


(Muhimmah): 


Wajib atas perempuan yang haid atau nifas, jika sudah ber-henti mengeluarkan darah didalam 
waktunya sholat fardlu, untuk cepat-cepat mandi lalu melakukan sholat untuk waktu itu dan sholat 
yang harus digodlo'. Jangan ditunda-tunda sampai datangnya waktu sholat lagi sehingga dia akan 
berdosa. Terlebih sampai untuk membeli sampo atau membakar merang untuk berkeramas, 
seperti itu sangat tidak diperbolehkan jika sampai mengeluarkan waktu sholat. 


(Tanbih): 


Jika ada perempuan ketika akan tidur dia masih dalam keadaan suci lalu setelah bangun tidur 
setelah masuknya waktu shubuh dia sudah haid kemudian dia ragu, apakah keluarnya darah itu 
sebelum waktu shubuh atau sesudahnya, maka dihukumi kalau keluarnya darah itu adalah 
sesudah masuknya waktu shubuh. Jadi, besok jika sudah berhenti, dia wajib meng-godlo' sholat 
shubuh. Jika ada perempuan haid ketika akan tidur darahnya belum berhenti keluar, lalu dia 
bangun tidur paginya darah sudah berhenti, maka dia harus sholat shubuh untuk berhati-hati. 
Wallahu a'lam. (Hakam elChudrie| 


1278. NAJIS KEPUTIHAN DAN TATA CARA SHOLAT 
WANITA YANG KEPUTIHAN 
PERTANYAAN : 
Elbey Magebay 

BS pg AI ny) Sele Had 
Kami ingin menanyakan, Apakah darah keputihan termasuk ruthubah alfarji / &,5, « &', sehingga 
di-hukumi Najis ?Terima kasih atas Jawabannya 
JAWABAN : 
2? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam . Shalat Wanita Yang Keputihan dalam Hasil Bahts Masail LBM NU Mojokerto 


Permasalahan : Cairan putih yang keluar dari kemaluan seorang wanita, akibat penyakit keputihan 
apakah termasuk haid? Najis ataukah tidak? Dan bagaimana caranya shalat bagi wanita tersebut? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawaban: 


Tidak termasuk haid. Cairan putih sebab keputihan hukumnya najis, karena keluar dari dalam farji. 
Untuk masalah shalat bagi wanita yang menderita keputihan, apabila cairan itu keluar terus 
menerus seperti orang beser, maka berlaku hukum seperti orang yang beser. 


Cara yang harus dilakukan adalah dengan mensucikan kemaluanffarji, setelah itu disumbat 
dengan pembalut atau kapas. Barulah kemudian berwudlu dengan menyegerakan shalat. 
Penderita keputihan dan orang yang beser tidak boleh menunda-nunda shalat setelah berwudlu, 
kecuali untuk kemaslahatan shalat seperti menjawab adzan atau menunggu jamaah. Dasar 
Pengambilan : 


Hasyiyah Jamal II hal. 149 : 


Jaa Sam DP Alah Lem Ja Smp BL UI Joni Sea gala Sat 2 vj Sa ya Cp Kena Ja) 


aa AA Aja pegi LAGU IN) Lena (Kang PUN JI na IS) gag Ar Raabo WU $ Tam Gi klan mu U 


(pernyataan cairan dalam kemaluan) yaitu cairan putih yang ambigu antara madzi dan keringat. 
Titik tekan masalah ini, yaitu ketika cairan itu keluar dari tempatnya yang wajib membersihkannya. 
Apabila cairan itu keluar dari tempat yang tidak wajib dibersihkan maka dihukumi najis, karena hal 
itu merupakan cairan dari dalam. Apabila cairan itu keluar dari anggota dzahir, maka dihukumi 
najis. Apabila sesuatu yang suci bersentuhan dengannya maka menjadi mutanajis. 


Minhaj al Tullab | hal 26 : 
A33 ph JSI jelas Laga ybs denanih 0 pie Upon jd Andolontann Jai Ol Goomad Uje Anik La pi DG al delonta VI) 
isla Ubily jan Amal La posts ng Yg Wol 
Istihadzah (darah penyakit) itu seperti orang yang beser, maka orang yang istihadzah tidak 
tercegah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid. Maka wajib bagi 
seorang yang istihadzah untuk mensucikan farjinya, menyumpal dan membalutnya sesuai dengan 
syarat-syaratnya, kemudian berwudlu. Hal ini wajib dilakukan setiap akan menjalankan shalat 


fardlu dan bersegera menjalankannya. Mengakhirkan shalat (setelah wudlu) diperboleh bila untuk 
kemaslahatan seperti menutup aurat atau menunggu jamaah. 


Sumber : http://solusinahdliyin.net/daerah/lbm-kab-mojokerto/290-shalat-wanita-yang- 
keputihan.html 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/369184329771048/ 

1343. SENGGAMA SETELAH BERHENTI HAID NAMUN 
BELUM MANDI 

PERTANYAAN : 

Bagoes Setiawan 

Apakah wanita yang telah berenti haidnya tapi belum mandi boleh dijimak suaminya ?? 
JAWABAN : 

? Masaji Antoro 


HARAM, HINGGA ISTRI TERLEBIH DAHULU MELAKSANAKAN MANDI MESKIPUN DARAH 
HAIDNYA TELAH USAI 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3365 


Ad Jl BY) ce e Ye pelet Ca Ji Gp RL SUN da0 LSN) 3 pal Ca Sg Watu Vly Sbb II Rap yatady 
ISP 00 ab GP ya VA Gel Ijasb) Il yi Pata) ee obb las Callantal 2 jamal el 
Sp oya JSI Jl Kadl £ Uni ton, elo Ja bb Ulas A6 (222/218 AI) LA (SA ea ya yag Ojek 

dong) 2UL Gkansel tai Noel Ialah 1 Jong se oa UN tepos alat di (222/218 AS (oa seh :JW 
(CE) bi Ra 3 Ud Ab cl ya Jiang 1 Juni Je Aya Leto y Ie) was (222/2:5 AI). 

Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat “Dan keharaman menyetubuhi dan mencumbui 
anggauta tubuh antara pusat dan lutut istri terus berlangsung hingga ia menjalani mandi bukan 
menjalani tayammum terkecuali saat tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena suatu 
sebab yang memperbolehkan baginya tayammum maka boleh menyetubuhinya dengan menjalani 


tayammum,berdasarkan firman Allah : “Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 
wanita di waktu haid: dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci” (AS. 2.222). 


Dalam ayat diatas Allah menghalalkan kehalalan menyenggamai istri dengan dua syarat : 
» Terputusnya darah haid 
« MandiDengan demikian kebolehan menggaulinya ditangguhkan hingga istri melaksanakan 
mandi. | Al-Figh al-Islaam 1/553 |. 


Demikian pendapat dalam 3 madzhab besar (Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah), Namun 
dalam kitab fath al-mui'in terdapat keterangan bahwa Imam Jalaluddin as-Suyuthy menghalalkan 
jima setelah berhentinya haid meskipun belum mandi. 
JI Lead @aiil Ily... LAU PA (GAS ah pg daa LV 1/85 orJUSI lela double oral Bude, 
LSI ML UL Uoky dl, 1/85 codUSII Hill 3 JB) AI Aan) do yana JNE RAYA AL UUD sbg Y ayo Jadi JW 
DI UU Lal sb Jo oa SI (adi JIE 
Dalam kitab fathul muin dijelaskan: Dan haram sebab haid semua yang diharamkan sebab 
junub.... dan ketika darahnya sudah bersih maka halal baginya sebelum mandi untuk berpuasa 
tidak halal jima. Haramnya jima ini berbeda dengan pendapat imam Jalaluddin As-Suyuthi. 
| I'aanah at-Thaalibiin 1/85 |. 
rai Ie Janidl Jd £ bata YI Jbg Jati Gn ob KA ia en YI P3 YAA ya Lab Nala. 


Dan bila ia telah suci dari haidnya, sempurna istibra'nya maka masih tetap hukum keharaman 
menggaulinya hingga ia melaksanakan mandi. Dan halal mencumbuinya (bukan setubuh, sekedar 
frenc kiss misalnya) sebelum ia mandi menurut pendapat yang shahih. | Raudhah at-Thoolibiin 
11/7263 |. 

Sel By JA US Adi Tg Oka yap d Jadi Ji bj (GM) 
(| FAEDAH | Menyetubuhi istri sebelum ia mandi saat haid atau setelah usai haid menyebabkan 
penyakit lepra pada anak seperti dikatakan oleh sebuah pendapat. Wallaahu A'lam. | Hasyiyah al- 
Galyubi 11/52 J. 


2 Sholeh Punya 
Jawabanya ada dua : boleh dan tidak 

IN IE AI Ab GI Jua oi DI AP pt Hb oyt Cd Kredit al HI Sbd maa 3 1 ASI 
JUS AM ada Jag 9 sll Sket. (222 BANI (only Id esa di se ijllay : Jus 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ag got Okagkang 6 SypSay 6 ab) 4 yel oa Ika (Gg Cs Junias ee Lan dalil Ol € YA sbg JA Y 1 AAU 
og aly Blah KAA EL en ea MIL Jp yag AAL LK). 

SELI e Ng LN LA JO Y of Jas Of Jd Upon dai! II Lagby 34 Ja GAS 3 lala! dare « 
Ang 01 Olaghuy 6 Spa) € oya dal, ambil J3 yag eU Jamtii Ca op 2 gi ly € Gong aa « 
Jesdl Jat Lalag Of lor 4 AA PST odis ya SSI «pe By Ag Lao dalil Of 1 daleman y Rison pl JB). Aa Key « 
PT Ups Gmn SAP CLS AT dis CL ADI OY e Iko ey Lele el Jkt on AA Bodi Ja Lao dasi Ol, 
jer Upon Clab UI III JB). 3D Lake LV AH OY 3 PI Ol pda 4 BL Upale Knongg CSI 
BLS 4 aga csllas 5 Alia Cayay € Enadl Kolonol Uya Aib SB Uye Ap Alasid Oly « laghy lea. 


Leo H Undil Up pan RE Ulas Jami 4 ygao Jain o— SI 222 22 ASI) (One Gn) lai JUNI ola Jl il « 
Juwdl Jas Lima j3 Kid 4 Jamil Jab Lag, JS Of Koongd «Lean $ Usil W Jon A3 pull ol MMS le Jd « 
Ol HIU Bye lgie Bila Judlk Cafe Als OP 4 Usil ji Ualb 0,53 Ol Jadi Jay (all & Until Aa j2 Yg : 1 JU 
BAIT (Oa Sp): la dy «Lag jilor ala, «Laila oa Sel AS UI Jaa pall p Unit cerly Lele Juni : 
222: Je JUL Ing Ol CMS Jln care melly so seb ON JII ab HNS slusly € Al Al) 
MY IS PS Ie ON pa ES) ORI GP ag Ely ts HAN Ca BP 4 asi am eal3 
«Jab MS pelan Any 6 ba Ang JAMIN ee y Gaal LAS jak! ag OT Aang JUASYI Dpr Ama Aa Ol fe 
AI Aa want SU Sila Of ama kera Sl SI ot BY | 222 13 AJI (onei Lg onldl Ly dB ot be 
Ba bye Lani oral OLS ENG USE La na 

ibarot tambahan tentang bolehnya jima' setelah ingkitho.. 
AI Unit as bb el Gaia oU La Of Lil, LG Lab y EYE KIO 6 3) — TAI SY HL 
JB gai Oli Ly SU 

? Masaji Antoro 


Nambah lagi GAN...M Terusan Ibarah Ustadz Sholeh diatas dalam kitab Al-Jammi'Li Ahkaam al- 
Guraan, al-Aurthuby juga memilih hukum haram : “Bila terjadi pertentangan dalam satu masalah 
antara hukum haram dan halal “Dimenangkan hukum haram' 


IL Ong HE Olletey de JUS 0 Jd ah UE Uli Ulang ReYI ata lag AI otak ll Ganas Ily 
Hi 3, di CP (3 Sa Lagian —3 21 Lagal—i (3 Ce Ms. 

Bila terjadi perselisihan antara hukum melarang dan hukum membolehkan dan pendorong 
keduanya ghalib maka dimenangkan pendorong hukum pelarangan seperti yang dikatakan 
Sayyidina Ali dan Utsman ra saat memeutuskan masalah mengumpulkan dua saudara wanita 
dengan penguasaan tangan kanan (keduanya menjadi sahaya), satu ayat menghalalkannya diayat 


lain melarangnya maka mengambil keputusan haram lebih baik. | Al-Jammi'Li Ahkaam al-@uraan 
11/90 1. 


Dalam pernyataan lainnya : 


v9 Ja»i JS baolg lagio lc wuso " Joid darsoll wc bo IS| gbadil Lgo9 JW - UB NY 392 lalbg sis 
Jis "GX yoy 099 
Dan kami membawa masing-masing dari kedua lafadz YATHHURNA dan TATHOHHARNA pada 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3367 


maknanya masing-masing...Sesungguhnya kami tidak membolehkan menggaulinya hingga ia 
mandi terlebih dahulu Karena kami tidak merasa aman akan kembalinya darah haid 


Dalam Tafsir al-Baghowy dijelaskan : 
(AI £ Until 1/36 serba Leto jpn Gile Sat AL ON cell pake die ari jl Juna d Lap de ll Jat 
oa SA Apk O jelas D3 ag Long ) ulas yaa | Obat BP) Ga oya sa | Olas Ga) JB "Jamil 
bl JA Ja Ja Ol Je Jab IgaseU (al (BMI ) Ta el Lor pa Ula" dls jas Jak 13. 


Mayoritas dan kebanyakan Ahl Ilmu menghukumi haram menggauli istri saat terputus darah 
haidnya sebelum ia menunaikan mandi atau tayammum saat tidak terdapatnya air, karena Allah 
ta'ala menggantungkan kelegalan menggauli istri yang haid dengan dua syarat “Berhenti darahnya 
dan mandi” Allah menyatakannya dengan “Hingga mereka suci” artinya putus dari haid dan 
“apabila mereka telah bersuci” artinya bersuci adalah mandi maka bila telah terpenuhi dua syarat 
tersebut datangilah mereka.Bagi orang yang membaca ayat HATTAA YATHHURN' dengan 
mentasydid nunnya HATTAA YATHHURONNA arti suci adalah mandi sebagaimana firman Allah 
lainnya “Bila kalian janabat maka bersucilah', dengan demikian sebelum dilaksanakannya mandi 
tidak dihalalkan menggaulinya. | Tafsiir al-Baghowy 1/259 |. 


Sedang kalangan ulama Figh dalam memutuskan masalah ini seperti uraian dalam komen saya 
pertama “Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat haram” sedang Abu Hanafi dari 
Hanafiyyah berpendapat “Bila darah telah terputus pada masa lebih banyak ketimbang masa 
haidnya boleh menggaulinya namun bila kurang masanya dari masa haidnya maka tidak boleh 
hingga ia menjalani mandi” 


Berikut petikan dari beberapa redaksi lintas madzhab dalam masalah ini : 
II Ja AT Jp Lea detil Ody pl Jill J3 GA el Ob dalang Jum ge Lo DG Lao detil Ob: JG 2 alan 
Ca ASN GAS adil Of 3 Aiist gal Ig NE Nila 3 SEN: SY MAS or aa JB pia PNY Tika 2 dl al JM 
pb oya BY Jl yng UV 20 Ky Lake Catat jl Cena jl Jatis Caa mnd MS Oya adat Ol) Lag, Jo Uas 
ol Omah TAS Jaa IS) Gn AOA HS yel La ga AN O jebai ISP Oles Ca yag Yg J Ss dl JPU ALI 
Il! ya metlady A1 eae Cai mia Jab dil Ie Ja mede SL onyebati Ly PAI 3 JB Is MOV) alas 
LA VI TB JL pulp Uni ob ed sb ILY D3 pa & Usil Oo 
(| MASALAH | “Saat darah haidnya telah berhenti maka haram menggaulinya hingga ia menjalani 
mandi”Sesungguhnya menggauli istri yang haid sebelum ia mandi adalah haram meskipun 
darahnya telah berhenti, ini pendapat mayoritas Ahl Ilmu.Ibn al-Mundzir berkata “Masalah ini 


seperti terjadi kesepakan dari kalangan ulama”Ahmad Bin Muhammad al-marwadzi berkata “Aku 
tidak melihat dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat" 


Sedang Abu Hanifah (Hanafiyyah) berkata “Bila darah telah terputus pada masa lebih banyak 
ketimbang masa haidnya boleh menggaulinya namun bila kurang masanya dari masa haidnya 
maka tidak boleh hingga ia menjalani mandi atau tayammum atau telah berlalu waktu shalat 
karena waktu kewajiban mandi tidak terhalang dari persetubuhan sebab janabat. 


Allah berfirman :“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid: dan 
janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka 
campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu” (AS. 2:222). Artinya bersuci 
adalah saat mereka telah mandi, demikian penafsiran Ibn Abbas ra. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3368 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan karena Allah berfiraman :“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan 
menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (AS. 2:222). Lihatlah dalam ayat ini Allah memuji 
mereka, pujian Allah berarti atas perbuatan yang telah mereka kerjakan yakni mandi bukan atas 
perbuatan yang mereka tidak kerjakan yakni terputusnya darah haid (karena yang demikian 
bersifat alami). 


Dengan demikian diperbolehkannya menggauli istri yang haid bila telah terpenuhi dua syarat 
“Berhenti haidnya dan telah mandi” dan tidak diperbolehkan tanpa keduanya. | Al-Mugni 1/387 |. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


2 Wiro Sableng 


Wa'alaikum salam. Hukumnya haram. bila itu tetap saja dilakukan karena ngebet banget, si suami 
itu harus bersedekah setengah dinar emas (1 dinar - 3,879 gram). | Majmu' Juz 2 Halaman 375 |. 


da OK TO ga Da Ud 
Maka menurut mayoritas ulama, kalau seseorang mengumpuli isteri setelah usainya masa haid 
tetapi belum mandi maka dia wajib sedekah setengah dinar. Wallahu A'lamu Bish-showaab 


Link Diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/3733710293523781 
www.fb.com/groups/piss.ktb/428431983846282/ 


1393. WANITA HAID ZIARAH KUBUR 
PERTANYAAN : 
Wong Awam 


Mohon bantuan, Hukum ziarah kubur bagi wanita haid,Kemarin ada teman saya nanya. Saya 
cuma bisa diam, kepada saudara2 yang punya pengetahuan tentang hal ini sekiranya mau 
sumbang pikiran. Trims 


JAWABAN : 
» Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Kemakruhan wanita ziyaroh karena mreka mudah menangis dan meninggikan suara,hal itu karena 
tidak trlalu kuat menerimaya hati,trlalu sedih/putus asa trhdap musibah,dan tidak trlalu bisa 
menerima musibah2 yang ia alami.tp,hkum ini hanya di makruhkan tidak di haramkan karena nabi 
pernah lewat dengan ketemu seorg wanita yang menangis di atas guburan anakya yang msh 
kecil,kmudian nabi SAW brsbda kepadaya : brtawalah kepada allah dan brsabarlah. Dalam hadis 
ini mnjelaskan jika ziyaroh gubur bagi wnt di haramkan pasti nabi akan melarang wanita itu. 


Makruh jika tidak di kuatirkan fitnah tetapi jika di kuatirkan fitnah maka haram ziarahya.yang di 
sunahkan bagi wanita dan laki-laki menziyarohi makam nabi2,org 'alim,org shalih. | i'anatut tholibin 
21142 |. 


2 Salim Ridho 
Sab ES 1 any Ale AI alan AI Syany JB 1 JB d0 ag Baar GEA Ugik Ly Jln ME Bb Mlontul Lob 
B ekan otg) LaAHS SNI SG LG yo jali 0 yel yg OT SL yah # Talyo G9 Aek ola) Hay ol bj ye 
salad! GA 9 page Bole Reg pa 1 dabel Oil HB Bb B Jong ja An pelan 3 dala AI ah (al Olksnual ob) Pd 
USA y MN SA Laa BEP 9 BAY SSI ya Led Ui dako 3 Ay YP Gp sldY Lol 4 Ie doyan WI le 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3369 


US Pb seba bob AI PE 3 3 ye ae ya dog UJI oh 0 KB el Ul" tas Ay 
SA Bab Haa Sh BS SP 9 Seal LAB AT ob CB y eU Al pot ad) al And cant IS 
PAI Aga Ka NI Jl oya B5 pelan) dal AI Galon pp Aid palu YI Ra ll 3 Gema ar 1 polar y dal AI eko 
Lunasi OP Ag GP Tami PLAY PW PB 3 Reli ya yel As di gada NIS Lay Rei) ya Upah US Le 3 Alah 
Ol pkl las GO Sama yA dadi Sp Of ya Gde MK Kilat y #XYI As eta) 3 Aam jali Basis 
Yorl jl Yel 


Artinya : Bab sunah ziarah kubur bagi laki-laki dan bacaan yang diucapkan oleh penziarah.Dari 
Buraidah radiyallahu 'anhu telah berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tadinya aku melarang kalian 
berziarah, tapi kini berziarahlah kalian ! (Hadits Riwayat Muslim)"Dalam riwayat lain dikatakan: 
"Maka barangsiapa yang ingin ziarah kubur, maka berziarahlah ! Karena, sesungguhnya ziarah 
kubur itu dapat mengingatkan akherat".Hadits Riwayat Muslim Menerangkan Tentang Jenazah 
(Bab meminta izin Nabi saw kepada Allah swt dalam masalah ziarah ke makam ibu beliau). 


Faedah(maksud) Hadits : Ziarah kubur disyari'atkan dalam Islam. Para ulama telah sepakat 
menyatakan bahwa ziarah kubur hukumnya disunnahkan bagi kaum laki-laki, khususnya untuk 
melaksanakan hak seperti: ayah dan teman, mengingat mati, dan melembutkan hati dengan cara 
mengingat mati berikut tingkah-tingkahnya, sebagaimana keterangan-keterangan yang berlaku di 
dalam hadits-hadits Nabi saw.Adapun wanita hukumnya dimakruhkan dalam ziarah kubur. Karena, 
ada hadits Nabi tentang pelarangan tersebut. Juga ziarah kubur hukumnya diharamkan bagi 
wanita bilamana diiringi dengan sesuatu yang dilarang menurut syara'. Seperti bilamana takut 
terjadi fitnah atau kerasnya suara wanita dengan menangis. Begitupula, ziarah kubur hukumnya 
diperbolehkan bagi wanita bilamana dekat dengan orang yang terkena musibah dan tidak adanya 
ciri fitnah yang dilarang oleh syara'.Demikian pula, ziarah ke makam Nabi saw hukumnya 
disunnahkan. Karena, bolehnya nasakh (perubahan hukum Islam) dalam syari'at Islam. Memang, 
pada awal perintahan Nabi saw ziarah kubur itu hukumnya diharamkan, karena umat Islam pada 
masa itu masih ada kedekatannya dengan kebiasaan mereka pada zaman jahiliyah.Juga masih 
adanya kebiasaan menyembah berhala. Selain itu, mereka juga suka berbuat niyahah (meratapi 
mayit) atau lainya yang diharamkan ketika melakukan ziarah kubur. Kemudian, hukum haram 
ziarah kubur tersebut diganti dengan hukum sunnah setelah adanya kejelasan dalam agidah 
Islam, tertancapnya kaedah-kaedah dan hukum-hukum Islam di dada mereka.Dengan demikian, 
seorang mukmin harus selalu mengingat mati. Karena, mengingat mati adalah persiapannya 
orang-orang yang akan mati, baik untuk saat ini maupun saat yang akan datang. | Nuzhatul 
Muttagin Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 J. 


2? Masaji Antoro 
SK LS 1 plant pie Ser Jb da yetin Cyaduah ye Bob) 2111 0 | Aaindl SIM NI ) 3 Utah Jani aee paddl JG 
ME Bola Ud tag elo 3 Ale ai ab al LS Of Tag Kab sll alay Ul RAI SSS UB Laga oo Iu 
Po Dai JS ant IS OLGA ag Ala Jaelo ogah LAS Of GP Oya jd Te giad dna S3 ag 
Vla 6 LAI dika G3 Gb Ja 6 III ya LS Saka yeee de uda dg Ad ala Il Jd ob Osf If Lezat, 
Co oa pg Tap BL JI AS (BAYI Sig Abal, AAS! Janapel BU ya JSI Kontngy ULP GA) 
Kamal py3 303 dalang Inah, 


Berkata as-Syaikh “Abdul Mu'thi as-Sagaa dalam kitab al-Irsyaadaat as-Sunniyah “Berziarah 
dikuburan orang-orang muslim disunahkan bagi para pria berdasarkan hadits riwayat Muslim “Aku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3370 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(dulu) melarang kalian berziarah kubur, (sekarang) berziarahlah karena ia mengingatkan kalian 
pada akhirat”. 


Sedang bagi para wanita ziarah kubur hukumnya makruh bila bukan kuburan nabi,orang alim, 
orang shalih atupun kerabat, sedang menziarahi kuburan nabi dan orang yang telah disebutkan 
sunah baginya bila kuburannya masih dalam satu daerah atau diluar daerah saat ia bersama 
mahramnya. 


Kesunahan ziarah baginya dengan ketentuan seizin suaminya atau walinya, aman dari fitnah dan 
dalam perkumpulannya tidak menimbulkan kerusakan seperti pada umumnya bahkan yang 
menjadi kenyataan dizaman ini, bila tidak demikian maka keharaman ziarah baginya tidak dapat 
disangsikan. 


Disunahkan memperbanyak ziarah dengan tujuan supaya dapat mengambil pertimbangan, 
peringatan serta teringat kehidupan akhirat.Kesunahan ziarah menjadi mauakad dihari kamis sore 
dan hari jumat dan makruh dihari sabtu”. | al-Irsyaadaat as-Sunniyah hal. 111 J. 


RondUSS 9 ABI Hlbey RSJUN  Aadidl Ai Umukay La guy Lg La yag Anedel ay ISU) 22 SA) BU Ha gelap BL) 
Cb II ab pg ag oya AS NU Rendi pa Op aga BBI AS Y 2 IJU ALAN ) bb CA laga bi 
LSI Jis pare) Jp Ika» anandi pa ya 

Ziarah kubur disunahkan agar dapat mengambil pertimbangan, peringatan serta teringat 
kehidupan akhirat, kesunahannya menjadi mauakad dihari hari jumat dan hari sebelumnya (kamis) 
serta hari setelahnya menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berbeda menurut kalangan 
Hanabilah yang menyatakan “ziarah tidak muakad, tidak dihari tertentu juga hari lainnya” dan 
kalangan Syafi'iyyah yang menyatakan “Menjadi sunah yang muakkad mulai asharnya hari kamis 


hingga terbitnya matahari dihari sabtu” dan pernyataan ini sesuai pendapat yang unggul 
dikalangan Malikiyyah. | Al-Figh ala Madzaahib al-Arbaah 1/855 |. 


PADA KETENTUAN DI ATAS TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN HUKUM ANTARA WANITA 
YANG SEDANG HAID ATAU TIDAK. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/386282368061244/ 

1450. NIFAS PADA WANITA YANG KEGUGURAN 
PERTANYAAN : 

Fhariela Sangpenahluk Chientha 


Assalamu'alakum Wr wb. Mbah mau nanyak apabila ada seorang perempuan yang sedang hamil 
4 bulan terus kandungan itu mengalami keguguran tetapi belum berupa apapun hanya berbentuk 
gumpalan belum sampai jadi bayi apakah darah yang keluar bersamaan gumpalan tadi dinamakan 
darah nifas juga.....??? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Wa'alaikum salam.darah yang keluar setelah keguguran tetap dihukumi Nifas. Meski masih 
berupa Gumpalan darah yang dilahirkan tetap dihukumi Nifas. 


CP ya slank LAM jeng Rando Ja3 pal OT) F Ulee Ily com, jd Alta (BY ea gi SI AN el): mi Ja 
Anin kale 3 Yg € II KEY 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3371 ) 


Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/390959474260200/ 

1606. ISTIMTA' ANTARA PUSAR DAN LUTUT SAAT ISTRI 
SEDANG HAID 

PERTANYAAN : 

Ahmad Bagilaniy 


Bolehkah suami menikmati selangkangan istrinya tanpa memasukan hasafah ke dalam lobang 
farjinya ketika istri dalam keadaan haid ? 


JAWABAN : 
Kang As'ad 


Istimta' dengan anggota tubuh istri yang sedang haidl antara udel dan dengkul (suroh wa rukbah) 
adalah boleh asal tidak sampai jima', hal ini sesuai dengan ibaroh yang disampaikan oleh imam 
as-Suyuthi di dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir juz 1 hlm 279. 


# YAN Ye Aj apa 

Bl oya 2 jang (UII aa Blladly 4 Aan! oya er Jang Aluad Gikontad der Ha AJE oya spp Jak Ceng Pung 
CINA ya GAS 3 pe Ong A5 & kat YI pg (All ON aa der ya spg gal MAS 

Sl 36 Non pegal dip (Rong 3 (Ag € UglutanY sold ya old (Baal Bo yo NI el aed AS dal 
cd! om La yag LK, 


@oul senada dengan yang disampaikan oleh imam as-Suyuthi ini juga disampaikan oleh imam an- 
Nawawi di dalam kitab Raudlah at-Thalibin juz 7 hlm 204 


Bae SSS dh AN dl SI NI genta past ae Ad Unladonl Jln day £ Unta ya TI OLS La gatal LI 
AA por ora IE 3 AYI oa om USAI 2 3h3 pl BP all 3 OBYI VI adl SS 


Menurut ibaroh yang disampaikan oleh imam an-Nawawi di dalam kitab Raudloh at-Thalibin juz 1 
hlm 136 di dalam masalah ini terdapat tiga goul, tetapi goul yang ashoh menurut beliau adalah 
goul yang menyatakan tentang keharamannya. 


Olegi pay Fadel pt | Lara YI IWI 0 hall : 

Cd Saad demi Ie al Ol II CA GUI, Ab al Goal PNY ASIN 3 pdl oU Las YI WP 

BY AI Sen pb Yg CAP Sab UN jl 

UU lai man jk $ nian LIL dong Cg mand ad al pa Alat jie yag ASI CS 3 adl IPL Bl el 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/431890193500461/ 

1831. HAID BAGI WANITA HAMIL 

PERTANYAAN : 

& Haidir Malakat 

Assalaamu'alaykum... Apakah orang yang sedang Hamil itu mengalami haid ? syukron... 
JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3372 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


g Ubaid Bin Aziz Hasanan 
ks al « AA aki SS IU BU Gan SB (Ai ily alas An IN, Jadi 2 of etil, 
Memang khilaf seperti jawabaan temen menurut goul adzhar wanita hamil itu bisa haid, 
sedangkan mugobilul adzhar ialah darah fasid. | khasiyah golyubi wa umairoh 2/46 |. 
Bongkar-bongkar FK dapat ibarat ini sebagai tambahan saja khilafnya : Berkata ulama' sebab 
keluarnya darah dari wanita hamil ialah karena lemahnya anak (bayi) maka sesungguhnya anak 
tersebut mengambil makanan darah haid maka tatkalanya melahirkan maka keluarlah darah 
tersebut dengan luber (mengalir banyak) maka sesungguhnya kelemahan (anak ini) itu terjadi 
pada bulan genap (masa kehamilan) conto bulan ke 2, ke 4 dil, maka ketahuilah anak itu 
mengambil makanan pokoknya (yaitu berupa darah haid)terjadi pada bulan-bulan ganjil masa 
kehamilan yaitu bulan 1 ,3 dll , dan disebabkan ini anak yang lahir pada bulan-bulan ganjil : contoh 
bulan ke 9 / ke 7 pokoknya ganjil akan hidup sedangkan anak yang lahir pada bulan2 genap 
contoh bulan ke 8 ke akan mati. | referensi al mizan al kubra juz 1 hal 140 J. wallahu a'lam.Ini juga 
menurut peniltian dokter 
SUS) aa p3 Jala SAI PA 4 Spa BP pr Sel Ia ada US ale Sig ya S3 3 AN Kenang 
Bag LL Sila g Gagidlong Selai Ole Le Jan de Jr 3 Ol SA Wllay Lakae ondel Bl UAN 3 SS Il 
( bidayatul mujtahid 1/53 |. 
fokus : 
Cndel Sansad Jalal al SAI pad OKU Bray el ily Geger Beli OKU le Ja de Ja 0 ol SA Dila, 
ale p3 SIG yag Gang US po OK SI Lenong Lois aU naa, 
poin dokter : 
Penelitian dokter menyebutkan : 
PASI yag Yang Us po USG ASI 3 Lenong Uti pall Ann yag Cree Simsad Jalekl Ol 3 SAII PMI 0 Bg 
as. 
Coba bandingkan ama ibarat di kitab al mizan kubra , ibaratnya hampir sama ama kitab bidayatul 
mujtahid. 
£ Mazz Rofii 
adi Je gap Tatto (3/ 236) 
MEN el ol: JA Rio gl JEy 6 PA UI Laga m3 EN MIL IP yag (2 HL of KI) 
dai panai GI day 4 INI Leak Yg ana Y JSI de UT SEL Bas 6 slah pa ye Pal ya el Lag 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/465661096790037/ 
2051. WANITA HAID MEMBACA DO'A AKHIR TAHUN 
PERTANYAAN: 
GadiEz Penggemar HafidzHafidzoh 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3373 


Assalamualaikum.. Admin serta member di PISS ana mau tanya nih. Titipan dari saudara... 
Wanita yang lagi dtang bulan, apa boleh baca doa awal dan akhir tahun. Makasih. wassalam.. 


JAWABAN: 
2? Soesilo Bambang Yudhoyono 
AL-MAJMU hlm. 357 : 

#ladily aloe OLAI p ASI Alay JleI9 emil jl por de slab mani, 
2 Umi Davin 
Wa'alaykumussalam wr.wb. Afwan, apakah ini membantu... 
Y bab jg BL Ai Kr YP de OA Bel p AG LP Va OLI de 31 Of danny memkill Jas 0 S3 (3 Ulu) 

slang 83 ey lala » sela 1 aah Y, (de SBY : 

Makruh membawa dan memegang Tafsir yang jumlahnya melebihi tulisan gurannya bila tidak 
maka haram. Dan haram membacanya bagi semisal orang junub bila bertujuan untuk 
membacanya meskipun al-@urannya bersama tulisan lain tapi tidak haram baginya bila 
memutlakkan tujuannya menurut pendapat yang kuat dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan 


membacanya seperti saat membenarkan bacaan yang salah, mengajar, mencari keberkahan dan 
berdoa. (Bughyah al-Mustarsyidiin hal. 26). 


2 Sunde Pati 
MSI 4 Anal Jake 4 pensil 3 WS abg ANA, Kidal y Conak Ulil y Cah SI HI yr Ie lalai ain 
IS ay sea elang Ale AI an Al Jyay Ae 2, 
Ulama' sepakat atas diperbolehkannya dzikir lewat hati dan lisan bagi orang yang berhadas kecil, 


orang junub, haid dan nifas, dan hal itu pada tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan sholawat pada 
Rosulallah saw juga boleh berdoa dan lain-lain. (Al-adzkar hal. 10) 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/497634343592712/ 


2100. WANITA HAID DI DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 
Bin Leiden 


Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.. mohon izin bertanya : orang haid yang memakai 
pembalut.... apa tetep diharamkan berdiam di masjid ? misal untuk menghadiri pengajian dll.... ? 
kalau sudah pernah dibahas mohon disundulkan.... maturnuwun.... Jazakumullah khayran.... 


JAWABAN : 
1. Sunde Pati 


Jika hanya lewat dan tidak hawatir menetes darahnya maka boleh, tapi jika berdiam diri di dalam 
masjid maka haram. | Albajuri juz 1 hal 114-115 cetakan al-hidayah |. 


23 gal ly) Ldr Yg ya Amami JAN eng dede AI eno di oo p Aliay Lagale pl pd SKM Ll, 


Adapun berdiam diri di masjid maka haram bagi keduanya (orang haid dan junub). Sebagaimana 
haram berdiam diri adalah berlalu lalang karena ada hadis Nabi SAW tidak dihalalkan masjid bagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(337a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang yang haid dan orang yang junub. | HR.Abu dawud |. 
2. Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Wanita yang sedang dalam kaedaan haid dengan memakai pembalut masuk ke dalam masjid 
hukumnya makruh karena untuk menjaga kehormatan masjid. hukum Wanita yang sedang haidl 
memakai pembalut masuk ke dalam masjid, ditafshil : 


- jika tidak kuatir darahnya mengotori (menetesi) masjid maka tidak haram melainkan hukumnya 
makruh jika tdak ada udzur atau hajat, jika ada hajat maka boleh masuk masjid. 


- jika kuatir darahnya menetesi masjid walaupun sudah memakai pembalut maka hukumnya 
haram, jika tidak dikuatirkan maka hukumnya makruh kecuali ada hajat. Ibarot : 


Ob La anak CI An Ra Dobel BIA og dia Gia Il Yr as Ja ai ab its Ol Las: J3) 
Ipa AAN Op Sel Aj Ag bo (ALI Jas Alas dj) Sala sel La Laga Ra Oyong aa Laga YA Ll2 Amunal 
ob Vhy JA dilan 3 dana! (Ld open jer aed OPD EA AS Ab OP gb Ha 
HI JII SI Yg Aa IG Vly For SP ISI Latah Aly 07 SA Lag yag 3 JSI SY Kdi 
370 2g JS Lal 
Ain Lada! Ja yA Monel ing Kala land II AB La yag Alya 3 P3 (domki 3 Sp) Il pak mai LSN A3) 
momod lal in, 
28 Op Utama Can 
PA LSM Uh gal 2S dim OA ea CA SEL Ily Lada Jalal 1 yan pa, JI (Aemaaki gptd aed A33) 
kolon Jemam! Uyag LES 2 ala ya otg) Lok Yg UAS demam Ja Y ekry dala AI elo dj o» 3 dltay Lagals 
AR SALA Un) Jadlh Ugia OP VI Wpeo AN Hah all Ana gay OS, GnyAlg Jap JS pb 4 TP dadi emng 
BSI OY ad Toro YK Al Say doll 4 AP Le deng IL 0g lor AS BA 4 pr LS kan | pad 
UY Op3L YEL (ang cat Ol) Spy sada LS Ipa 2 3 ar Latin pad TU Ai mo ASI GAS 
data Jp ata HE Ob pagi Jaa Sbb LA pall la Lagi don ga d Olg Ja Ade p— Lag ika ga 
JS Aging sekali Kentmll INI SY US) Wb Ra SI dish Laga adal Y) Keieml JIII SD pay It Wo Ja MA 
do Yo Vla 0 Amma La gkl Il Ob Lal 33 
115-114 plg KPU hi 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/505140779508735/ 
2155. KEPUTIHAN | RUTHUBATUL FARJI |) DAN 
HUKUMNYA 
PERTANYAAN : 
Rampak Naung 
Apa yang dimaksud basahannya Farji' 
CA bh 
Apa peluh/keringat ? Atau lendir ? Atau ? Apa suci atau najis ? 
JAWABAN : 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3375 


£ Awan As-Safaritiyy Asy-syaikherriyy 


Keputihan (rutubatul farji) adalah lendir normal pada tiap perumpuan dan dapat pula karena 
infeksi,maka bila normal di tafshil: 

- lendir atau kelembaban yang keluar dari organ farji yang wajib di basuh ketika istinja'torgan farji 
yang tampak ketika wanita duduk) maka hukumnya suci. 

- bila keluar dari balik farji (organ farji yang tidak tersentuh dzakar mnjami") maka hukumnya najis 
karena tergolong keluar dari dalam (jauf). 

- bila keluar dari organ farji yang tidak wajib di basuh namun dapat terjangkau dzakar mujami' 
maka hukumnya suci menurut goul ashoh. 


API de) 0g AU Ol ya oya gl aa ya Kera el ya, al BAUb gd laa de Skor duga, Ji) 
SINI Bp Yg LAS basis me MBA 9 AA em po ar) PI Ie Bali oi gb el ag) le UI, 
dago) Sitis EV, AS Gd Alnd LV JL ya Can UI UG, aa JS MIS 3 Hala SY UI) 
Jie pedas La pg lema YI Dale CL UTAL Ag lelai Babi audi YG UI Upah lali 0,53 La Jun. ad por 
SAY UE GALANG de Baby palem S3 Alang La yag TA ek slyy Ka TA Gaya babat Randy Lean gor 
HP RE AYI 3 Gb: 0 SI NI Jay Aina! DL Gila ya Jana! Ida. palm S3 Ahaagy Alunk 
akut CL UU Kon ga Uil.g pam (NS Ale Jala tong Of Joel. Jab PNS dag Ill mai erobd a ng 
dang IS 
Fokus : 
Jie ebas Le yag elonitnYI I Alad CL UTAL Aaelalas 3 Albi aldi BDG UI Upah Lil S3 La Juolwy 
LV UAN An de Baby pabndi S3 Alang La yag AI ob say oa TAU aya balas Reny Lean yo 
106 1g JI le) malai S3 alay aah 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/5063700060524 791 
3734. BOLEHKAH WANITA YANG KEPUTIHAN MEMBACA 
AL-GUR'AN ? 
PERTANYAAN : 
2 Ria Si Hati Salju 
Assalamu'alaikum.... Pertanyaan titipan : 
1. Bolehkah wanita yang keputihan memegang &membaca yasinan kecil & kalau al-guran 
terjemah tapi sebelumnya bersuci dulu & wudhu? 
2. Bolehkah wanita yang keputihan membaca al-gur'an karena mengajar al-gur'an 


3. Bolehkah wanita haid mengajar al-gurran & membaca ayat al-guran untuk membenarkan 
bacaan yang salah. Atas jawabannya Syukron ktsiir. 


JAWABAN : 


2 Ro Fie 

1. Boleh kalau sudah wuduk, karena keputihan ada yang membatalkan wudhu, 

2. Boleh kalau hanya membaca asal tidak menyentuh mushaf nya, kalau menyentuh maka sama 
dengan pertanyaan yang pertama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3376 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KEPUTIHAN ada Yang membatalkan wuduk ada yang Tidak : 

» Yang membatalkan wudhu, yaitu yang keluar dari dalam kemaluan wanita atau kemaluan anda 
sendiri heee dari dinding kemaluan wanita bagian dalam yang tidak wajib terkena air ketika 
mandi jinabah 

" Dan yang tidak mebatalkan wuduk yaitu yang keluar dari dinding kemaluan yang yang wajib 
terkena air saat mandi jinabah 

Dan tentang kenajisan air lendir keputihan khilaf antara imam ibnu hajar dan imam Romli. 


Lihat Bughyah al-Mustarsyidiin : 


aloladl Aa (1 M3) uns bill lala! ad B3 Sol KAA 93 sa dial das 

C2 ul lil Gogllg SAM 0 dd io LAI elo 9d will ilsall A3 dal) 4 ne03S Jul : (Wluo 

» yo dl sol cai RB ll wi Sula « HUAJI sol Lugu Uliall 59 Jus Uu bo sL9 yo 

C5 al IAS9 « yA al lezat eat lp3958 ic sgbu SSI sie » dilinll id dlu Lung lo sdg all 
kare as Me ale AK un Oi Lean ke kel sasa aleen Malu 
sate ob se 0dnsalass easiel Ini laba ssi aloe 4g loo. MA oles sala salsa 3S alas 


£ 


golaall 5S ale lac asy UI « lillbo dwoi UbWI yo ds UII Ul (5 a) 9 Soliull 43. 


2 Ghufron Bkl 

3. Membaca al-@uran bagi wanita haid juga haram hukumnya, kecuali bila tidak terdapat unsur 
goshdul giroah (bertujuan membaca) seperti saat bertujuan membenarkan bacaan yang salah, 
mengajar, mencari keberkahan atau berdoa. 


mat IS 9D lc Ul bel ayaig Las A9 LI Mc al Ul ang sasill Jos 0S) (S Ulun ) 
slerg Jaig palsig ld» Sssl all 4g soo X9 @sl JI lc HHAI R0 2 la uc R0 dg isl Wil . 
Makruh membawa dan memegang Tafsir yang jumlahnya melebihi tulisan gurannya bila tidak 
maka haram. Dan haram membacanya bagi semisal orang junub bila bertujuan untuk 
membacanya meskipun al@urannya bersama tulisan lain tapi tidak haram baginya bila 
memutlakkan tujuannya menurut pendapat yang kuat dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan 
membacanya seperti saat membenarkan bacaan yang salah, mengajar, mencari keberkahan dan 
berdoa. (Bughyah al-Mustarsyidiin hal. 26| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/893536590669150/ 
www.fb.com/notes/905417022814440 


2165. Perawan niat mandi agar halal disenggama, sah kah 
| 

PERTANYAAN : 

Zaine Elarifine Yahya 


Assalaamu 'alaikum. Tamara masih perawan saat usai haidh lalu hendak mandi, sewaktu mandi ia 
berniat sbb : "aku berniat mandi guna menuntut agar halal disenggama", absahkah niat dan 
mandinya? 


JAWABAN : 
2 Soesilo Bambang Yudhoyono 
Wa'alaikum salam, sah. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3377 


CP Ie me sb imbau PI 0, J3 
(| Roudhah 1/87 |. 
2 Ghufron Bkl 


Mandi bagi haid dengan niat untuk di perbolehkn di waathi' hukumy boleh/sah. | Al Ignaa' 1/58 
busyroo al karim 1/38 |. 


2 Ibnu Toha (Terjemah : Nabilah Az-Zahrah) 
IBAROT UMUM (AT-TANBIH) : 
JEIUYY etaag Y La Ale Jl Sy (PPI Ii dala ya Jill Sy Jill LI age 
Barang siapa yang ingin mandi maka niatlah mandi dari jinabah atau haid.atau niat mandi 
untuk kebolehan sesuatu yang tidak boleh kecuali dengan mandi. 
IBAROT KHUSUS (ALMAJMU) : 
Sp UY Cap Sally elo Tantan) Uland anag MAP! Moral UNS aj! sby kera Uas 3 Unarall So IS) 1gp 
2 lele YI lama YL 
Apabila seorang wanita niat mandi karena haid dengan niat kebolehan jima' dengan suami 
maka ada tiga wajah (pendapat),menurut goul ashoh sah mandinya baik niat untuk 


kebolehan jima' sholat atau lainya karena ia niat dengan sesuatu yang tidak di perbolehkan 
saat haid kecuali dengan mandi. 


Tambahan ibarot khusus (AL-MAJMU) : 
AB sb Alah 0g jl Kama SN, OT Bel Lena Glatili jl Kdi Gi gl Simak yaa Rela cg BI Ul 
AI Hai JAN meal Kadi de — gp Le O pantas 
Adapun apabila seseorang niat untuk kebolehan memegang mushaf atau niat seseorang 
yang junub atau seorang wanita yang terputus haidnya dengan niat kebolehan membava al 


gur'an ,diam di dalam masjid atau wanita yang haid dengan niat di perbolehkanya jima' 
maka mereka semua di perbolehkan niat seperti itu (artinya mandinya sah). 


IBAROT LEBIH KHUSUS (TUHFATUL MUHTAJ) : sekalipun untuk berzina : 

BE CA Pa SA KAN CA BI SE at mai 
Niat wanita yang terputus haidnya dengan niat kebolehan jima' walaupun jima'nya di 
haramkan seperti zina (mandinya sah) 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/511479485541531/ 


2204. HUKUM JIMA' SUAMI ISTRI YANG BEDA MADZHAB 
TENTANG HAID 

PERTANYAAN : 

AlEiy MencHary ArtTea II 


Aslamualaykum ,, (sungkem yai lan poro ustadz sesepuh ) badhe nyuwun pirso yi ,, mohon 
dijelaskan tentang : saya mo tanya ada suatu masa'il : AlEiy seorang yang bermadzhab syafi'i, 
beristri seorang wanita brmadzhab HANAFI .. Dalam mazhab hanafi paling sedikit waktu haid iitu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3378 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tiga hari paling banyaknya sepuluh hari... Pertanyaannya : kalau istri mas ALEiy yang bermazhab 
hanafi apakah hari kesebelas boleh jimak ? 


JAWABAN : 

2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 

Wa'alaikumussalaam.. 

Kalo seandainya berselisih pendapat (dalam masalah haid, bab istihadhoh mutahayyiroh ) antara 


keyaginan suami dan istrinya maka yang dianggap (dipakai) ialah keyaginan suami bukan istrinya 
menurut ali syibromilisi. (khawasi as syarwani 4/299|. 


Yang dimaksud i'tigod, adalah i'tiyod kebolehannya dijima', lihat asybah wan nadzhoir 1/424 : 
SU gal ol AU sb kel maj aksi J1 33 JB 
Pada khawasi asysarwani : 
MA Kn Ka Un Ga la OA Ge se daa Ie Tp 
? Hasanul Zain 


Dengan demikian kasus di atas Hukumnya Haidh dan Haram diJima' sebab suami Taglid pada 
Imam Syafi'i. 

? Ki Brojol Tuo 

Saya dari tadi mencari ibarot yang jauh dari kemungkinan yang mengarah pada beberapa ragam 
pemahaman, tapi tak satupun saya temukan ibarot yang menyatakan bahwa andai madzhab 
suami dan istri itu berbeda, maka pedoman suamilah yang dimenangkan meskipun istri sudah 
nyata suci dari haid. Ataupun ibarot yang menyatakan bahwa andai istri sudah suci menurut 
batasan madzhabnya, maka suami boleh menjima'nya. 


Sampai sekarang saya masih belum berani mengarahkan ibarot: 

pada permasalahan lintas madzhab. Dan saya hanya menduga bahwa itu perselisihan dalam 1 
madzhab dalam menentukan status istri ketika mengalami kebingungan, lupa, atau tidak tau sama 
sekali mengenai hal yang berkaitan dengan dirinya. Seperti dalam contoh kasus: "suami 
bersikeras mengajak untuk bermesraan di antara pusar dan lutut dengan bertendensi pada Gaul 
yang memperbolehkan istimta' selain jima'. Sementara sang istri menolaknya dengan 
berpegangan pada Gaul yang mengharamkan istimta' secara muthlak", maka jelas dengan ibarot 
tersebut pijakan suami yang dimenangkan dalam timbangan hukum figh. Walloohu a'lam 
bishshawaab. 

LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/528127720543374/ 


2237. PENGERTIAN " SUCI DIANTARA DUA HAID " 
PERTANYAAN : 

Ady Selakoh Aolenk 

Yang dimaksud suci di antara dua haid itu apa dan bagaimana ? 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3379 


JAWABAN : 
1. Abdullah Afif 
Dalam kitab al Igna' (Hasyiyah Bujairimi 3/247) 


SN pala POR Up Pan KAS ad 
Paling sedikit masa suci yang memisahkan antara dua haid adalah 15 hari, karena biasanya 
setiap bulan tidak sepi dari haid dan suci. Jika paling lama haid 15 hari maka paling sedikit suci 
seperti demikian (15 hari juga). 


PAN si ( »xu ia v, 
Tidak ada batas untuk masa paling lama untuk suci antara dua haid. Saya tambahkan ta'bir dari 
Hasyiyah Jamal 2/366 : 


BN AN Jen SMA YA 3 ala ily pasa GE aa PU Gas ab 


LI ANNASYSYAHRA IMMAA AN YAJMA'A AKTSARAL HAIDHI WA A@ALLATHTHUHRI AU 
'AKSAHUU AU AGALLAHUMAA AU AKTSARAHUMAA LAA SBIILA ILATSTSAANII WARRAABI!' 


2. Aslim Tas'ad Sie Pengajian 


Lihat safinah najah : 
la Ly ia: “3 giaa sela, sah | gaga GIS p Amd oa pp ayal alillael p KJ, War) 0) Maa Saad cah 33 3 


A@ALLUL HAIDHI YAUMUN WA LAILATUN WA GHAALIBUHUU SITTATUN AU SABUN WA 
AKTSARUHUU KHAMSATA 'ASYARA YAUMAN BILAYAALIIHAA, AGALLUTHTHUHRI BAINAL 
HAIDHATAINI KHAMSATA 'ASYARA. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/5463266987234 761 


2363. WANITA HAID MELAKUKAN SUJUD SYUKUR 
PERTANYAAN : 

Ana Sholihah 

Assalamu'alaikum ustadz.. bolehkan wanita haid melakukan sujud syukur ? terima kasih 
sebelumnya atas pencerahannya.. 


JAWABAN : 

2 Nimas 

Wa'alaykum salaam... Sujud Syukur adalah sujud yang di lakukan di luar shalat karena ada 

beberapa sebab. Sujud ini hukumnya adalah sunah. Berikut ini beberapa sebab di sunahkannya 

melakukan sujud syukur : 

1. Mendapatkan ni'mat yang tidak di sangka sebelumnya baik ni'mat pada dirinya sendiri, kerabat, 
teman atau umat islam secara umum. maka tidak sunah karena mendapat ni'mat yang terus 
menerus seperti ni'mat islam. 

2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak di duga-duga sebelumnya seperti selamat dari 
tertimpa bangunan yang roboh akibat gempa atau selamat dari tenggelamnya kapal. 

3. Ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan sebagai rasa syukur bahwa dirinya tidak 
melakukannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3380 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adapun cara melakukan sujud syukur yaitu di lakukan di luar shalat dengan satu kali sujud di 
syaratkan dalam keadaan suci menutupi aurot dan menghadap aiblat. 


Niat sujud syukur : 
Bacaan sujud syukur sebagai berikut : 
- 0 0 A.A. 0-1 2. Len WI 0. Ben 10 Seo 0. Sewa. Ieun w 2.2... 
Old eat al S3) Ad yong 0 pay 9 Anamn R9 0) mog dilas SA ch, kom. 
Apabila terdapat hal-hal yang mensunahkan sujud syukur sementara dia tidak dalam kondisi suci 
di sunahkan membaca. 
Apa SU V3 Vp IE VG SA AN, 8 WI Yy SAS, S1 HEnax 
Fokus: Saat Haid, untuk bersyukur, cukup mengucapkan 
Ape SU V3 Vy YG SA AN 8 WI Yy SSI, A1 Hak 
2 Ibnu Ma'mun 
Syarat-syarat sujud syukur sama seperti syarat-syarat sujud di dalam sholat. seperti harus suci. 
menutup aurat. menghadap kiblat. Jadi wanita haid tidak boleh melakukan sujud sukur, lihat kitab 
Mahali juz 1 halaman 237 : 


SDA DS SIS (Atap LE) US GL LS 9) BINI Bukaan (Sp) Dp al eat GOL HO Jaan ag 
BLS pakan IBI pb ya (on 9) Glen (La) day (ad yg BNI Bekam) Bekoruna (ahem 3) denkal (R3) De CS yel) 
e) SE B ha3 N : 33 (want all bass 3 Lagw &Y SI (SI e) Odi ISS 4 meal ebi Ly! 31333) 
Bab Laba GILA bg LAS) La IG Ae Uut Yg CL GpE Y jl LIL Gali Semmadl Of BI ea 
Ikatan YI Fall 
fokus : 
Ikatan YI Fall NAN Leles Gal! bi bass 
Apa bila tidak memungkinkan sujud karena ada kesibukan atau lainnya maka di anjurkan baca 
tasbih 4x . Sebagai pengganti sujud tilawah. 
aa Ini IU J 3P UV, Ig Up TAG IN Up Ih Vj RSI, SI Dlou SA al JG Jas Ulah ya Kan d OP 
88 aj UU OLS 
2 Brojol Gemblung 
Bismillah 


YOY Anik Y ea gag Opal ega pama : 
ag 5 3 Ibalul Ea NG kia 3 HA 90 LSN 58 JILAS ) Sam pal) —, Is Goa gklitule Sal ia jp CJ D3 Iisal j3 Yg IDael j8 Aja, 


Cabang : Sahabat kami (Syafi'yyah) berkata: Dan searti dengan shalat ialah sujud Tilawah dan 
sujud Syukur, maka haram dikerjakan oleh yang sedang haid dan nifas sebagaimana keharaman 
melakukan shalat janazah karena suci merupakan syarat. 


AN Taka N trd Ma op depan — ad Al LSI J- de BY: 

dalam pp Alang sllid on Ba dg Au laSa Unyil: gam ya Una ia glg TAM Halidi Little: IV UkaDB d pig giilele SA) una 

I5DL 38 gILAS ). Lip 

Penjelasan tentang sesuatu yang haram sebab haid dan nifas, kemudian pengarang memulainya 

dengan hukum-hukum terkait haid, lalu berkata: Ada delapan perkara yang haram untuk haid 

meskipun dalam usia minimalnya. Yang pertama adalah shalat, baik fardhu ataupun sunnah, 
demikian juga sujud tilawah dan syukur. Selesai. 


2 Ilmam Cakep Aja Deeh 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3381 ) 


Orang haid haram melakukan sujud syukur... lihat kitab al bajuri juz1/113-114... 
WA YAHRUMU 'ALAL HAIDI TSAMANIYATU ASYA A AHADUHA ASSHOLATU FARDON AU 
NAFLAN WA KADZA SAJADATUT TILAWATI WAS SYUKRI.. 


2 Timur Lenk 
Haram sebab hadats, sebagaimana orang berhadats haram Sholat, sujud tilawah, sujud Syukur, 
Khutbah jum'ah, sholat janazah, thowaf membawa mushaf, dan lain-lain. Lihat Minhajul gowim : 
kala y Sy BN Bam "Laga" Lela) "Nadi Coal pg" ENEYI Me ANT Ara WA 04 Lani 1 juad 
Y 4 Jail! "odlory Adil ny AB)y ang Hinsak Jang" detail GLS Gho SY SW Jp "Aga y" jln 2Dloy Raa 
8 dg ON yag AS lay Ai yelinoy ANA dala pg oeklon 3 jamal MY Jumadil Olg dg #lemituYI pp ly cats Juadalke 
Bole Gi yag Ekanl yA dana Alan uya jamkl (seal AK Yg Ca yag By by Ata ASN smk Ig oenaig Y Kasal Gala JS) 
inka SE (sa BA 3 Ekay SAI is gl Dab 3 Lay 
Sebab hadats besar haram melakukan perkara yang diharamkan karena sebab hadats kecil, lihat 
Minhajul gowim pada fasal mujibul ghusli 
"AJI olga GAS OS Ol OJK Long Alya dion 33 "Asasi C3" pelek "EA" Abg Meadah PA dala ph) 
Ai oo ay" 20 Gaal inn 1 "Ur Yg JA da al V" dang Aale Sl ola Ayi Lal Mana Lpelang Ciby Rai" 
sp so ly ES Ra Jaa LAS dal VI SINI SI ya pa ya IN SN Anta MY Wo ui 
ale Ry Boy sad LSN Ad jer Ie Hi de IA oya Sl ad Amd OA dala GAP el OS ad LIS Ob "lali 
Usa peka Aap "IT Atap Alta YO Ad LSN oya gan D3 BISU UI ci) 3 Jala yag doa Il PA) masi 
Ma YA Yg Kadal ip Y" lay Ale AI do ji Lada al Ladang Mel Ahad" Ata SA j3 Ala "OLI el, 
OS Y SY (AB Gb jl Wan Aam jl Aalasya jl 0,S3 Unas Ob Lruais | IP UI desak! dina BULAN ya 
Wale INI Romo Hb Bag pd an yel Aib ir Bk GA Bel 3 mai had Y) UT. 
LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0025-macam-macam-sujud.html 
LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/584346328254846/ 
F0055. SHOLAT YANG WAJIB DI GADHA BAGI WANITA 
HAID DAN NIFAS 
SP 4 Leg mb Us ab BOLA mam La SSI dah oya Ken Ol dng GS 0 Op PI Ul... 2 JG Amoled 
SS Oi Apk La ga AI LA slh tony AU pl BS A3 LB aya BUSI OLS akal gadi IS, BNI ea 
Ba AI BALAI go La Gde Bab) NA, pelat! Hang Date Lay peka PUJI patang Ul ba yda pall aa yel Ugan pel 
lag, 
| ey Ako Iaoly Lal VI me d OP OX Uye 3 mag Ol bejitid masih OLS Ob emojl sebal OLS Is Ii 
bls LA 


Menurut Madzhab SYAFINYYAH : 
1. SHALAT SAAT DATANGNYA UDZUR 
Bila datangnya udzur (haid dan nifas) telah masuk waktu shalat sekira cukup menjalankan shalat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3382 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan bersucinya (wudhu, tayammum atau mandi) secepat mungkin tetapi ia belum 
mengerjakan shalat tersebut. 

2. SHALAT SAAT HILANGNYA UDZUR 

Bila hilangnya udzur (haid dan nifas) masih menyisakan waktu shalat sekedar takbiratul ihram. 

3. SHALAT SEBELUM HILANGNYA UDZUR 

Dan juga diwajibkan menggadha shalat sebelum hilangnya udzur bila memenuhi ketentuan : 

1. Masih menyisakan waktu shalat sekedar takbiratul ihram. 

2. Sholat sebelumnya dapat di jama' dengan sholat yang dirinya berhenti haid, (misalkan ia 
berhenti pada waktu asyar atau isya' maka dzuhur atau maghribnya juga wajib di Aodho 
berbeda saat ia berhenti haid pada waktu shubuh, magrib, dhuhur maka tidak wajib baginya 
men@odho sholat sebelumnya). 

3. Udzurnya hilang (tidak kembali lagi) dalam waktu minimal cukup untuk mengerjakan dua 
sholat fardhu dan bersucinya. 

| al-Figh 'Alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/752 by Masaji Antoro |. 


J3 SAP ISL AN Gelas ye LN Aka ey emil ellas 3 Ebam ey amil 0 Olga Bea y Bpaha YP pedah Lilo 
( Mushonnaf Ibnu Syaibah No 7206 |. 
| Minhaj al@owiim 1/128 |. 

Kenapa sholat sebelumnya harus disertakan di @odho ?? 
1. Berdasarkan atsar dari Hasyim dari Mughirah dari “ubaidah dari Ibrahim dari Hajjaj dari “Athoo' 
dan Assyi'by dari Abdul Malik dari “Athoo' “Bila wanita haid suci sebelum terbenamnya matahari 
(masih waktu ashar) sholatlah dhuhur dan ashar dan bila suci sebelum fajar (masih waktu isya”) 


LN 11 


sholatlah maghrib dan isya' “. 

2. Karena waktu shalat yang kedua (yaitu ashar bila dinisbatkan dengan dhuhur, atau isya bila 
dinisbatkan dengan maghrib) merupakan waktu shalat yang pertama tatkala ada UZUR (seperti 
ketika dijamak ta'khir dalam keadaan safar), maka saat DARURAT (seperti haid) keadaan 
semacam itu lebih berhak untuk didapatkan. 


2401. SHALAT WANITA YANG ISTIKHADOH TAK PERLU 
DIULANG / DIOAODHO 

PERTANYAAN : 

» Khaconk Cilik 


Assalamu'alaikum.. “pertanyaan titipan" Apakah sholatnya cewek yang lagi istihadhoh harus 
digodho' / diganti...? Mohon pencerahannya, trim's 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Wanita yang istihadloh tetap berkewajiban untuk melaksanakan shalat disaat istihadloh tersebut 
dan shalat yang dikerjakan saat istihadloh tersebut tidak wajib diulang / digodlo'. : 


2 ld Blog ih Jika PA yag SANG Jd kas 9 TlontaalS JIYY pgaa Y ey IE pgue pd Ulawid UI Ul, 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3383 


& yel “3 ym) Rindrad) O gabung Yg good y Load aa O gl ALS ppt ya 9 dia LABA yi PUS dilain LI ja 
Yr Sal aa 


Untuk lebih jelasnya, silahkan buka di sini : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/433085310047616 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594952890527523 


F0086. Tata Cara Shalat Bagi Mustahadlat Dan Orang 
Beser 

Oleh Mbah Jenggot 

KAJIAN FIOH WANITA BAGIAN 16 

Tata Cara Shalat Bagi Mustahadlat (wanita yang Istikahadoh) dan Beser (selalu Hadast) 


Istihadlat tidak sama hukumnya dengan haid atau nifas. Istihadlat itu termasuk bagian hadas kecil 
yang sifatnya terus-menerus seperti beser air seni atau beser air madzi. Maka mustahadlat tetap 
di-wajibkan shalat fardlu dan puasa Ramadlan, dan tidaklah diharamkan membaca al-Guran, 
bersetubuh dan lain-lain (Syarhu al-Minhaj pada Ha-misy Hasyiyah al Jamal: 1/242). 


Mustahadlat dan orang yang beser itu terus-menerus mengeluarkan hadas dan najis, maka ketika 
akan mendirikan shalat, ia hendaklah lebih dulu mensucikan kemaluannya lalu di sumbat dengan 
kapuk atau kain sekiranya tidak sakit dan ketika tidak mengerjakan puasa Ramadlan. 


Apabila darahnya masih terus mengalir keluar di permukaan sumbatan, maka ia diwajibkan 
membalut. Apabila karena banyaknya darah, hingga tetap keluar ke permukaan pembalut, maka 
dimaafkan. Dan apabila ia sedang mengerjakan puasa, hendaklah supaya membuat pembalut 
saja, karena menyumbat itu menyebabkan batal puasanya (Minhajul @awim: 30, dan Fathul 
Wahab pada Hamisy Hasyiyah Al-Jamal: 1/242). 


Setelah dibalut, lalu wudlu dengan niat sepaya diperkenankan mengerjakan shalat fardlu. Bukan 
niat karena menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas (Fathul Wahhab pada Hamisy 
Hasyiyah Sulaiman al-Jamal:1/105). 


Sejak mulai mensucikan kemaluan hingga wudlu, wajib dilakukan setiap akan mengerjakan shalat 
fardiu dan setelah masuk waktu shalat. Semua pekerjaan, mulai dari mensucikan kemaluan 
hingga shalat far-dlu, wajib dilaksanakan dengan segera. Maka apabila sesudah wudlu lalu 
berhenti lebih dulu, karena keperluan selain maslahatnya shalat, seperti makan, minum dan lain- 
lain, maka ia diwajibkan kembali mensucikan kemaluan dan seterusnya. Namun apabila 
berhentinya karena untuk kemaslahatan shalat, seperti menutup aurat, menjawab muadzin, me- 
nunggu jamaah, menunggu shalat Jum'at dan lain-lain, maka hal itu diperkenankan Syara' (tidak 
perlu kembali bersuci lagi). 


Orang yang beser mani, ia diwajibkan mandi setiap akan menger-jakan shalat fardlu dengan niat 
supaya diperkenankan mengerjakan shalat fardlu. Tidak diperkenankan niat menghilangkan hadas 
atau niat bersuci dari hadas. 


Bagi orang yang hadasnya, seumpama untuk shalat, bisa dengan duduk, lalu hadasnya bisa 
berhenti, maka ia diwajibkan shalat dengan duduk. Nanti setelah sembuh tidak perlu menggadla 
shalatnya (Minhaj al-Gawim: 30). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3384 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PERTANYAAN : Bahwa wudlunya orang Da'aimul Hadats, yaitu orang yang terus-menerus 
berhadas, seperti orang yang beser dan mustahadlat, seluruh tubuhnya di syaratkan suci dari najis 
atau tidak? 


Jawabnya : para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mensyaratkan seleruh tubuh harus suci 
dari najis. Yang kedua, tidak mensyaratkan harus suci tubuhnya dari najis (Hasyiyah al-Jamal ala 
Syarhi al-Minhaj: 1/242). 


Peringatan ! 


Bagi seorang yang istihadlat dan orang beser, yang kebiasannya, pada akhir shalat ada 
berhentinya yang cukup untuk wudlu dan shalat, maka di dalam mengerjakan shalat wajib 
diakhirkan (Hasyiyah Al-Jamal ala Syarhi al-Minhaj: 1/245). 


Bagi orang yang beser, sah menjadi imam shalat, sekalipun, mak-mum tidak beser. Dan bagi 
orang istihadlat yang selain mutahayyirat, juga sah menjadi imam shalat, walaupun si makmum 
tidak istihadlat. Adapun orang istihadlat yang mutahayyirat tidak sah menjadi imam shalat, 
sekalipun makmumnya sama-sama mustahadlat mutahayyirat (Mughnil Muhtaj: 1/241). 


Perkara Yang Diharamkan Bagi Orang Haid dan Nifas 


Seorang wanita yang sedang haid atau nifas, diharamkan menger-jakan 11 perkara, yaitu sebagai 
berikut: 

1. Mengerjakan shalat fardlu maupun shalat sunnah, 

2. Mengerjakan thawaf di Baitullah Makkah, baik thawaf rukun, thawaf wajib atau thawaf sunnah. 
3. Mengerjakan rukun-rukun khutbah Jum'at 

4. Menyentuh lembaran al-@ur'an Apalagi kitab al-@ur'an 

5. Membawa lembaran al-Gur an. Apalagi kitab al-Gur'an. 

6. Membaca ayat al-@uran, kecuali karena mengharap barakah, seperti membaca 
Bismillahirrahmaanirrahiim, memulai pekerjaan yang baik, Alhamdulilahi Rabbil “Alamiin, karena 
bersyukur dan Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun karena terkena musibah. 

7. Berdiam diri di dalam masjid, sekiranya dikhawatikan darahnya tertetes didalamnya. 

8. Mundar mandir didalam masjid, sekiranya dikahawatirkan darah-nya tertetes didalamnya. 

9. Mengerjakan puasa Ramadlan, tetapi diwajibkan gadla. Adapun shalat tidak diwajibkan gadla. 
10. Meminta cerai kepada suaminya, atau sebaliknya. 

11. Melakukan Istimta', bersenang-senang suami istri dengan pertemuan kulit antara pusar 
sampai dengan kedua lutut, baik bersyahwat atau tidak. Apalagi bersetubuh, meskipun 
kemaluannya lelaki di bungkus dengan kain / kondom, hukumnya jelas haram dosa besar. 


Apabila haid atau nifas sudah berhenti, tetapi belum mandi, maka larangan 11 perkara ini tetap 
berlaku, kecuali puasa dan thalag (Mahali serta Hasyiyah Al-Galyubi: 1/100 dan Abyanal Hawaij: 
11/269-270). 


Dikatakan oleh ulama Fugaha: bahwa suami yang menyetubuhi istrinya sebelum mandi, baik 
istrinya masih dalam keadaan haid atau sudah berhenti akan mengakibatkan terkena penyakit 
lepra (buduken: Jawa) terhadap anaknya (Hasyiyah Al-Galyubi: 1/110). 


Seseorang yang haid atau nifas nanti setelah berhenti, diwajibkan menggadla puasa Ramadlan 
yang ditinggalkan, dan tidak wajib mengga-dla shalat fardlu secara Ijma' dalam keduanya, karena 
kesukaran di dalam gadla shalat ank arena berulang-ulangnya shalat. Tidak demi-kian halnya 
gadla puasa (Al-Mihajul Gawim serta Hasyiyah Al-Turmu-si:1/548 dan Husnul Mathalib: 70). 


Hukum-hukum yang berpautan dengan haid, ada 20 perkara, 12 berupa hukum haram, yaitu: 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3385 


. Mengerjakan shalat, 

. Melakukan sujud tilawah (bacaan dalam al-@ur'an), sujud syukur, 

. Melakukan thawaf rukun, wajib, atau sunnah, 

. Mengerjakan puasa wajib maupun sunnah, 

. Melakukan ''tikaf di dalam masjid, 

. Memasuki masjid sekira kuatir akan tetesnya darah haid, 

. Membaca al-Gur.an. 

. Menyentuh al-Guran. 

. Menulis al-@ur'an menurut sebagian ulama, 

Sembilan perkara ini yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Adapun yang tiga 
selanjutnya, diharamkan bagi lelaki suaminya, yaitu: 

10. Melakukan persetubuhan 

11. Menceraikan istrinya dalam keadaan haid 

12. Melakukan istimta', atau besenang-senang dengan cara memper-mukan kulit antara pusar 
sampai dengan lutut istrinya dengan selain bersetubuh. 


O DAD AP ONH 


Adapun delapan perkara yang lain tidak berupa hukum haram ialah sebagai berikut: 
1. Usia balig karena haid 

2. Kewajiban mandi, setelah haidnya berhenti 

3. Melaksanakan Iddat, apabila cerai atau suaminya meninggal 

4. Istibra' atau menunggu seorang wanita amat yang baru dimiliki 

5. Bersihnya kandungan bayi 

6. Diterima ucapannya apabila wanita itu sudah haid 

1. Gugurnya kewajiban shalat ketika keluar darah haid 

8. Gugurnya thawaf wada' ketika dalam keadaan haid. 

(Hasyiyah Al-jamal ala Syarhi Al-Minhaj: 1/227). Ri'ayatul Himmah: 1/152 153). 


Peringatan! 
Berhubungan dengan orang yang mempunyai hadas besar, dibolehkan membaca zikir / do'a yang 
diambil dari al-@ur'an, dengan tidak berniat membaca al-gur'an, seperti ketika makan atau minum 
membaca lafadi 

PN GAB AI em 
“Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”. 
Ketika menerima nikmat dari Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa lalu membaca lafad 

Opkbai 3 De 

“Segala puji bagi Allah seru sekalian alam semesta”. 


Ketika naik kendaraan membaca bacaan al-Guran dengan harapan semoga selamat dengan 
lafad 


Ol LA ng MY ea Hit IS Wr Mel aa RAY) Wa 


“Maha Suci Dzat yang telah menundukkan semua ini bagi kami sebelumnya tidak mampu 
mengasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,. Sesungguhnya yang 
mewajibkan kepadamu Algur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali”. 


Ketika mendapat musibah atau cobaan sabar dan ridla dengan mengucapkan lafad: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oyaely adl Ig BI 


Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah tempat kami kembali. 
(Al-Igna' pada Hamisy Hasyiyah Al-Bujarami:1/315 dan Abyanal Hawajj: 11/269). 


3855. TATA CARA WANITA ISTIHADHOH SEBELUM 


SHOLAT 
PERTANYAAN : 


2 Figoh 
Assalamu'alaikum....Maaf mau tanya apa yang harus dilakukan perempuan yang sedang 
istihadloh sebelum melakukan sholat? Terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Berikut hal-hal yang harus dilakukan perempuan yang sedang istihadloh sebelum melakukan 

sholat : 

1. wajib bagi dia untuk membersihkan dulu najis yang ada padanya dari darah atau yang lainnya. 

2. wajib bagi dia menutupi tempat keluarnya darah denga kapas atau selainnya, Ini jika dia tidak 
merasa terganggu dan juga dia tidak sedang berpuasa karena dengan memasukan kapas ke 
kemaluannya dapat membatalkan puasanya. 

3. harus cepat cepat wudlu tapi jika sudah masuk waktunya solat dan juga mesti muwalah 
(langsung wudlu kemudian sholat ). 

4. harus cepat cepat solat setelah wudlu dan jangan sampai ada pekerjaan pemisah antara wudlu 
dan solat yang akan dia kerjakan kecuali pekerjaan itu untuk kemaslahatan seperti menjawab 
adzan atau sholat sunnah gobliyah. 


| | V1 yo aim OL ll. 

Trus gl al dll yo selai Ul leale Ky 1: Dil calo ISI ralsimall HS sll Ulah, 

9 rol YA doilo WulS gl Saku WS ISI XI 0955 gl Ulat al 293 R90 9 gu leale Lu 
JS Ay KIS « ul bai 9 sgwogl Ih s0 dooll Leade au. Yg HL Ol cmosill lgale Uu 
dalod uS WI ws ISI NI bd Sl 3954 YG Hull Gl 2 ouadl Lake Ku 9 .&. A8 BXlgall 9 LSI 

dclas ,lasil 9 duld Sl 9 yd3OI HIS Dual. 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/928082010547941/ 
www.fb.com/notes/928151697207639 


2463. LARANGAN SAAT HAID 
PERTANYAAN : 


? Ilma Alvin Ramadan 
Assalamu'alaikum, aku mo tanya pertanyaan titipan. amalan apa saja yang boleh dilakukan wanita 
saat haid? trims... 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3387 


Wa'alaikum salaam... dalam kitab Ghoyatul Ikhtishor dijelaskan : 


Gp SEN, BIN Bakau TAS Si Jl La GOL) Lan Gea Ri) GA ale pol de Jam II (AA PL) 
CB CA Al NS ya LN ag (Semak! ma) SIG OT asha) IBI (G) Yu Mp wah YUI 
BB II La (Sial) pl (dengki Ll Ol Jabal (Amanah! J5) ga Op de cl BP VI GL) 
Ka Up Watu) Ga (O) ola Siau Gakadl ojbo| 3 23 ola Clash Gaal PAI JSI 3 20b3 ooh oma II 
Hen Tri BUANA Lagi UV LL £ Leni YI p LG ALA ya ASI 3 dl 


Diharamkan bagi orang yang haidl ada 8 : 

- Sholat 

- puasa 

- membaca Al-gur'an (dengan niat membaca) 

- menyentuh mush-haf Al-gur'an 

- membawa mush-haf Al-gur'an 

- masuk masjid bila khawatir darahnya netes didalamnya 
- thowaf- wathi / jima' 

- istimta' (bersenang-senang) di antara pusar sampai lutut 
Selain ini semua BOLEH. 


2 Mbah Jenggot II 

Perkara Yang Diharamkan Bagi Orang Haid dan Nifas. Seorang wanita yang sedang haid atau 
nifas, diharamkan menger-jakan 11 perkara, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengerjakan shalat fardlu maupun shalat sunnah, 

2. Mengerjakan thawaf di Baitullah Makkah, baik thawaf rukun, thawaf wajib atau thawaf sunnah. 
3. Mengerjakan rukun-rukun khutbah Jum'at 

4. Menyentuh lembaran al-@ur'an Apalagi kitab al-@uran 

5. Membawa lembaran al-Gur'an. Apalagi kitab al-ur'an. 

6. Membaca ayat al-Gur'an, kecuali karena mengharap barakah, seperti membaca Bismillahirrahm 
aanirrahiim, memulai pekerjaan yang baik, Alhamdulilahi Rabbil “Alamiin, karena bersyukur dan 
Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun karena terkena musibah. 

1. Berdiam diri di dalam masjid, sekiranya dikhawatikan darahnya tertetes didalamnya. 

8. Mundar mandir didalam masjid, sekiranya dikahawatirkan darah-nya tertetes didalamnya. 

9. Mengerjakan puasa Ramadlan, tetapi diwajibkan gadla. Adapun shalat tidak diwajibkan gadla. 
10. Meminta cerai kepada suaminya, atau sebaliknya. 

11. Melakukan Istimta, bersenang-senang suami istri dengan pertemuan kulit antara pusar 
sampai dengan kedua lutut, baik bersyahwat atau tidak. Apalagi bersetubuh, meskipun 
kemaluannya lelaki di bungkus dengan kain, hukumnya jelas haram dosa besar. 

Apabila haid atau nifas sudah berhenti, tetapi belum mandi, maka larangan 11 perkara ini tetap 
berlaku, kecuali puasa dan thalag. (Mahali serta Hasyiyah Al-Galyubi: 1/100 dan Abyanal Hawaij: 
11/269-270). 


Hukum-hukum yang berpautan dengan haid, ada 20 perkara, 12 berupa hukum haram, yaitu: 
1. Mengerjakan shalat, 

2. Melakukan sujud tilawah (bacaan dalam al-@ur'an), sujud syukur, 

3. Melakukan thawaf rukun, wajib, atau sunnah, 

4. Mengerjakan puasa wajib maupun sunnah, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3388 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5. Melakukan I'tikaf di dalam masjid, 

6. Memasuki masjid sekira kuatir akan tetesnya darah haid, 

7. Membaca al-Gur.an. 

8. Menyentuh al-@uran. 

9. Menulis al-@uran menurut sebagian ulama, 

Sembilan perkara ini yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Adapun yang tiga 
selanjutnya, diharamkan bagi lelaki suaminya, yaitu: 

10. Melakukan persetubuhan 

11. Menceraikan istrinya dalam keadaan haid 

12. Melakukan istimta', atau besenang-senang dengan cara memper-mukan kulit antara pusar 
sampai dengan lutut istrinya dengan selain bersetubuh. 


Adapun delapan perkara yang lain tidak berupa hukum haram ialah sebagai berikut: 
1. Usia balig karena haid 

2. Kewajiban mandi, setelah haidnya berhenti 

3. Melaksanakan Iddat, apabila cerai atau suaminya meninggal 

4. Istibra' atau menunggu seorang wanita amat yang baru dimiliki 

5. Bersihnya kandungan bayi 

6. Diterima ucapannya apabila wanita itu sudah haid 

1. Gugurnya kewajiban shalat ketika keluar darah haid 

8. Gugurnya thawaf wada' ketika dalam keadaan haid. 

(Hasyiyah Al-jamal ala Syarhi Al-Minhaj: 1/227) Ri'ayatul Himmah: 1/152 153). 


Peringatan! Berhubungan dengan orang yang mempunyai hadas besar, dibo-lehkan membaca 
zikir yang diambil dari al-@ur'an, seperti ketika makan atau minum membaca lafadl : 
PN AIA em 
“Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”. 
Ketika menerima nikmat dari Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa lalu membaca lafad 
Coklat ny Dae 
“Segala puji bagi Allah seru sekalian alam semesta”. 
Ketika naik kendaraan membaca bacaan al-Guran dengan harapan semoga selamat dengan 
lafad : 
De AI da — pin MIS ea la pa (EA Won 
“Maha Suci Dzat yang telah menundukkan semua ini bagi kami sebelumnya tidak mampu 
mengasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,. Sesungguhnya yang 
mewajibkan kepadamu Algur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali”. 
Ketika mendapat musibah atau cobaan sabar dan ridla dengan mengucapkan lafad : 
Opal Ad LI, S5 
Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah tempat kami kembali. 
(Al-Igna' pada Hamisy Hasyiyah Al-Bujarami:1/ 315 dan Abyanal Hawaij: 11/269). 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0086-kajian-figh-wanita-bag-16.html 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/583851691637643/ 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3389 


2465. HAID : TIADA BATAS UMUR MONOPAUSE 
PERTANYAAN : 


2 Nadif Sogol 

Ada seorang wanita yang kira kira umur 83 tahun,ia udah lama mengalami masa monopauseftidak 
keluar darah),akan ttp akhir akhir ini ia mengeluarkan darah lagi bahkan sekarang uda lewat dua 
hari. Apakah darah tersebut bisa di namakan darah haid? Kalau iya maka ia dalam kategori 
mubtadiah atau mu'tadah? 


JAWABAN : 


2 Nur Hasyim S.Anam 
Secara figih, maka darah itu termasuk haid, (mu'tadah) 


2 Ghufron Bkl 
Tetap di namakan haid karena monopause itu hanya gholib saja, karena usia wanita haid tidak 
ada akhirnya. 


2.19  eyamd PET al ya da Type po La Gila DB III jas Jala darah ya dia O gi 9 OLS) AA ya GA ya 9 
MANAV GBI Lb ca LL 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/603590796330399 


2528. SEDEKAH EMAS KARENA MENJIMAK ISTRI YANG 


SEDANG HAID 
PERTANYAAN : 


2 Kholid Bin Walid 

Assalamu'alaikum wr-wb. Mohon maaf sebelum nya, mau tanya kepada para alim disini. adakah 
cara khusus meminta ampun kepada Allah ketika kita melanggar larangan-Nya seperti menjima' 
istri ketika lagi haid. Semoga dapat petunjuk terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, orang yang menjima' istrinyang yang sedang haid, bila jima' tersebut 
dilakukan disaat derasnya darah maka disunahkan bersedekah sebanyak 1 dinar (1 dinar - 3,875 
gram emas), dan bila jima' tersebut dilakukan darah haid hampir berhenti atau sudah berhenti tapi 
belum mandi maka disunahkan bersedekahs ebanyak 1/2 dinar. : 


Las Sma Sekai! selai II MESIN Any La Akin dani Cal oa 3 eddy opky Olae Gasa pal JI 3 too oh yaa 


YAN GUI 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/589794067710072 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3390 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2578. KENAPA DZUHUR IKUT DIOAODHO SAAT HAID 


BERHENTI WAKTU 'ASHAR ? 
PERTANYAAN : 


» Ceng Anoom 

Assalaamu'alaikum, saya mau tanya, di dalam kitab sulam munajat diterangkan Bahwa ketika 
seorang wanita suci dari haid di waktu ashar atau 'isya, maka sholat sebelumnya (dzuhur atau 
maghrib) juga harus digodho : 


as SM, PAI S3 sa3 9 MN Sl ala yag 


Nah pertanyaannya : Apakah keterangan ini mu'tamad atau tidak ??? soalnya kan waktu dhuhur 
atau maghrib masih dalam waktu haram sholat (haid ???? mohon penjelasannya... 
Permasalahannya apakah alasan LITTIHAADZIL WA@TAINI menjadikaan illat membolehkan 


Terus bagaimana kalau dihubungkan dengan keterangan dalam kitab kasyful ghummah karya 
syekh 'abdul wahhab asy-sya'roni : 


Ami Ja Web Iyo lean mall, pelat Kala mm Ko OT Ja GAS Kyle IN 3 ada Lapis Al ab) Unesa OS 
LA Lgtn lai 3 AU ebi PASI pekat ISI 3 Jia da2 AI ea Syarat OS ya kesah sal, oa la 
Gada RAY GR ya RRI KAS al ML Sal Ai SNI ya RAS) Bool ya ag ale AI elo Oi , das Dual 
GO Aksen JIN Ol ad la laa,» 


Disini jelas goul yang mewajibkan menggodlo sholat asar dan dhuhur juga maghrib dan 'isya 
merupakan pendapat ibnu 'abbas, sedangkan gaul abu hurairoh hanya mewajibkan mennggodo 
sholat yang tidak sempatnya saja dalam hal ini 'ashar atau 'isya, nah mana yang lebih mu'tamad 
untuk kita ??? mohon jawaban beserta dalil-dalil yang menguatkan salah satu gaul tersebut. 


JAWABAN : 


2 Korong Emmas 

Wa'alaikumussaalm. Alasannya karena shalat dzuhur ashar bisa di-jama'. Demikian juga magrib 
dan isya'... Oleh karena demikian jika suci di waktu ashar, maka dhuhurnya ikut dan jika di waktu 
isya', magribnya ikut.. Pendapat masyhur Itu wajib digadla', karena tidak dikerjakan pada 
waktunya, bagaimana mungkin lah wong waktunya cukup setakbiran saja, sementara ia masih 
wajb mandi besar dan lain semacamnya.. Jadi memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan 
dalam waktu sehingga wajb digadla'.. Tidak ada hubungannya dengan waktu haram, intinya si 
haid itu wajib menggadla' karena suci.nya masih dalam waktu ashar, seandainya sesudah lepas 
waktu, maka tidak wajib menggadla'. Misal suci setelah masuk waktu maghrib, maka ashar dan 
dhuhur tidak wajib digadla'... Coba dipahami baik-baik..Begitu pula, jika perempuan haid setelah 
masuk waktu dhuhur misalnya, yang sebenar.nya seandainya sebelum haid mau shalat dhuhur 
memungkinkan, ternyata tidak shalat, kemudian haid, maka ia wajib menggadla' dhuhur dan 
asharnya..Ringkasnya demikian, mohon diluruskan jika salah. 


Adapun madzhab para shahabat, maka tidak ada istilah mu'tamad atau tidak. yang ada bahasan 
mu'tamad atw tidak itu dalam madzhab yang 4, dari madzhab syafi'e, begitulah yang mu'tamad... 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3391 ) 


Adapun alasan.nya, yang sbatas itu atau sekedar begitu, itu dalilnya yang ibnu abbas, kalau mau 
ikut yang abu hurairah misalnya ? Ya tidak apa-apa, cuma tidak mu'tamad dalam madzhab syafi'e. 
Terus mana lebih unggul kkuatan hadisnya? Dsinilah ilmu hadits bicara,, dipersilahkan ahlinya. 
dan dengan dalil apa madzhab syafi'e memu'tamadkan yang ibnu abbas? Di sinilah ushul figh 
bicara.. 


Lepas dari semua.nya abdul wahhab assya'rani dalam mizan.nya menyatakan kembali.nya syari'at 
islam itu kepada dua drajat mizan, yaitu mukhaffaf dan musyaddad yang dua-dua.nya ada ahli.nya 
masing-masing.. maka Di dapat kesimpulan, bahwa yang ibn abbas Musyaddad dan yang Abu 
hurairah Mukhaffaf. yang ibn abbas untuk golongan akaabir dan yang abu hurairah untuk 
golongan ashaaghir.. Ya, dua-duanya wajib digadla', sesuai ketetapan madzhab.. Tapi saya 
katakan kembali, ini dalam madzhab syafi'e. Jelasnya begini : Alasan dari ulama, "imtidaadu wagti 
dlarurah ila thulu'il fajr" dengan berdalil hadis sahih bahwa rasulullah pernah menjama' maghrib 
dan isya' tidak karenaa khauf dan safar. 


Hakadza galuu, wa-illa fa-innahu law kaanal bahru midaadan likalimaati rabbii lanafidal bahru 
gabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'naa bimitslihii madadaa... Semoga diberkahi Allah, 
tingkatkan ustads, untuk ilmu allah. Kira-kira demikian, referensi: semua kitab madzhb syafi'e. 
Silahkan dibaca... Hehe, salam. Semoga diberkahi Allah.. 


? Ulilalbab Hafas 

Kenapa duhur harus di-godlo kalau sucinya di waktu asar walopun cuma 1 menit ? karena ashar & 
dzuhur bisa di-jama' baik tagdim atau ta'chir. kalau sucinya di waktu salat magrib maka asar tidak 
wajib digada'... Karena magrib dan asar tidak bisa dijama' .. kalau sucinya di waktu subuh maka 
isya' tidak wajib digada'. kalau sucinya di waktu duhur maka subuh tidak wajib digada'.. Begitu 
juga dalam dateng haid.. Contoh... Haid di waktu dzuhur.. Dan belum melakukan salat duhur maka 
maka yang wajib digada' adalah duhur dan asar.. karena duhur dan ashar bisa dijama' tagdim.. 


Mari baca Jawaban Masaji Antoro dalam dokumen berikut : 
Mushonnaf Ibnu Syaibah No 7206 : 
JB Lb Ih PA 3 elas ye HUNI Ae 0 Kon, ellas 2 lem 03 meal LP Olga Ban Bpk OP padad War 
#leally Koja elo pai 3 seb Ily nadi, sel elo mei gb 
Minhaj al@owiim 1/128 : 
Baya Ulas pall Al U Up OY elit! aa Koja, mand aa yebalIS ( Lgaa Sai U) Lek Le clas) Lani (3) 
dil 
Kenapa sholat sebelumnya harus disertakan : 


1. Berdasarkan atsar dari Hasyim dari Mughirah dari “ubaidah dari Ibrahim dari Hajjaj dari “Athoo' 
dan Assyi'by dari Abdul Malik dari “Athoo' “Bila wanita haid suci sebelum terbenamnya matahari 
(masih waktu ashar) sholatlah dhuhur dan ashar dan bila suci sebelum fajar (masih waktu isya”) 
sholatlah maghrib dan isya' “ 


2. Karena waktu shalat yang kedua (yaitu ashar bila dinisbatkan dengan dhuhur, atau isya bila 
dinisbatkan dengan maghrib) merupakan waktu shalat yang pertama tatkala ada UZUR (seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3392 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ketika dijamak ta'khir dalam keadaan safar), maka saat DARURAT (seperti haid) lebih keadaan 
semacam itu lebih berhak untuk didapatkan. 


Permasalahannya apakah alasan LITTIHAADZIL WAGTAINI Ha ilat membolehkan 


dat aya ea las jali Ul U Ug33 ON 
Tentang goul Abu Huroiroh, Ibarat dalam hadits di atas ini masih umum.. 
Jais #NLAI MAS Lean J SJ Al 3 AN obi, 


Karena ketentuan yang wajib digodo' hanya yang bisa dijama' saja... Sehingga kalau saya pribadi 
make yang ibarat di kitab sulamul munajat di atas. Yaitu yang dua-duanya digadha', tidak 
memakai goul Abu Huroiroh RA.. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/585648511457961 


2860. TATA CARA WANITA ISTIHADLOH KETIKA AKAN 


SHOLAT 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, wanita istihadhoh setiap mau solat ..wajib kah mengganti pembalut yang 
baru ? kalo tidak diganti sah tidak solat nya ? 


JAWABAN : 


2 Afa Aviefah 

Sebenarnya ketika istihadhoh memakai pembalut itu tidak wajib, yang diwajibkan adalah 

menyumbat, maaf, farji dengan menggunakan KAPAS... Jadi setelah menyumbt farji dgn 

menggunakan kapas, baru nanti boleh ditambahi dengan pembalut.. Kapas dan pembalut ini, 
harus ganti setiap melakukan sholat fardlu. 

Dalam masalah penyumbatan farji dgn kapas, ketika puasa, ada 2 pendapat : 

1. Dalam kitab BUJAIROMI juz 1 hal. 135.. Penyumbatan tidak boleh dilakukan hanya ketika 
puasa FARDLU.. Jadi kalo puasa sunah, istihadloh, maka dia tidak boleh puasa, karena 
dimenangkan kewajiban dia untuk menyumbat farji... 

2. Tapi kalo dalam KITAB @ULYUBI juz.1 hal. 101, MUTLAK baik puasa sunah atau wajib, tetap 
tidak boleh menyumbt farji. 


? Ahmad Nasih Amien 

Wajib tiap hendak melaksanakan shalat untuk membersihkan farji, menyumbatnya Jika tidak sakit 
atau tidak sedang puasa jika demikian maka cukup dibalut dengan potongan kain / pembalut masa 
kini, wudlu' lalu menyegerakan shalat . . . . Selengkapnya di ibarot : 


lo gisi38) ul Las 4530 gl Joo yaikuS SI (Ulu edi) 59 45 2 2 Reiall HC 0 wall dil 
Nu 3S ul Dkolla asal 230198 JI yo pel diy AS susig 9 mal D2 0d 10 (LAKI Anis 
D gua ISU DMC ul (amosis 3) ulo3 bu (0058 453 Andrie Jus « Ol G3) sub Jati 3 ui 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3393 


SIS lalang ly Sis 480 laghu s9 slael 29 25 YI9 Lgolol ladsl a53 yes Bait 859 elu 
A9 doilo gia 93 SSI Ig lagu SS Jg leislal Ub lagng bouiu SI cmodllg gtll «SI log tu 
ad ld matilgl ny ad UI mall Agu pall 2,3 ag oles Sail 5 dniluall de Ly Io 
sabu Ala lela ye Wall Ji J ulas lu) JI) S3 lo gun» Jati aowti gl Lagi Ub (2gb) . 15 
2539 mosilS ALS (A39) KIWI 59 lc Lul3g ebi 9d Load Aly s8 99 poris Lelo» wc all 
salali Lai yo d9 Sitaull 98 al yi lo cell ui 3819 widl.5 yo laghd tu 33 B0 Lari lg gal 
Sy Gaal) Dalis Jab se LAJU SSI (4 soli)ul(3) 2sAsIL dasi Yo Kel sell 4S wusig Al lau 
Jlgizsl9 1530 @lsls (iclas Jlbatilg JiwS daladl) LAI (bd usb LNG) Call a99 4£ 49 pasiall 
ob yo wong sdg UC 9 Ugal wol Ily Omi ye LA AL 3d 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

Wajib diganti pembalutnya dan kapas yang dijadikan untuk menyumbatanya setiap melaksanakan 
1 perkara fardlu / misal 1 sholat fardlu. Darah istihadloh adalah darah penyakit yang keluar dari 
farji wanita yang keluar dari ketentuan maksimal haidl dan nifas.dan bagi wanita yang istihadloh 
yang selalu hadas atau mengeluarkan cairan tetap berkewajiban sholat,puasa atau lainya yang di 
haramkan bagi wanita haid,bagi wanita mustahadloh tetap wajib melaksanakan kewajiban 
ibadahnya.adapun jika ingin melaksanakan sholat hukumnya tidak wajib mandi namun jika ingin 
melaksanakan ibadahnya maka yang perlu diperhatikan langkah-langkahnya adalah sebagai 
berikut: 


1. Pertama yaitu membasuh farjinya dari hadats / cairan yang keluar 

2. Yang ke dua harus menyumbatnya semisal dengan kapas,ini harus dilakukan jika memang 
membutuhkanya agar cairan bisa tersumbat pada kapas dan tidak merasa kesakitan saat 
menyumbatnya dan di lakukan selain waktu puasa karena penyumbataan seperti ini dapat 
membatalkan puasa,kalau sedang puasa maka jangan menyumbatnya.dalam menyumbatnya 
harus masuk ke bagian dalam,tidak hanya pada bagian yang tidak wajib di basuh saja namaun 
bagian dalam juga wajib di sumbat hal ini tujuanya agar ketika sholat tidak di hukumi membawa 
najis,jikalau nantinya banyak darah yang keluar setelah menyumbatnya maka ini tidak 
membahayakan karena dlorurot 

3. Setelah itu silahkan wudlu/tayammum jika ada udzur yang membolehkan tayaamum untuk 
melaksanakan ibadahnya 

4. Harus di lakukan setelah masuknya waktu sholat,segera di laksanakan dan hanya boleh di 
lakukan buat 1 perkara fardlu misal 1 sholat fardlu tapi kalo buat sholat sunnah maka boleh 
berulang-ulang.dan wajib mengganti kapas yang di buat sumbatan dengan yang baru jika ingin 
melaksanakan sholat fardlu walaupun sumbatanya tidak bergeser pada tempatnya sehingga 
tidak ada cairan yang keluar. jika tidak segera di laksanakan sebab selain kemasllahatan 
mengenai/terkait sholatnya sehingga hadastnya datang kembali dan ia mampu untuk cepat- 
cepat melaksanakan ibadahnya maka wudlunya batal dan harus mengulanginya serta wajib 
mengganti sumbatanya .jadi urutan-urutan di atas harus di laksanakan sesuai urutanya jika 
tidak maka wajib mengulangi dari awal sebab ia lengah terhadap kewajibanya. 

5. Namun boleh diakhirkan sholatnya yang artinya tidak di haruskan karena maslahat dalam 
sholatnya misal karena menutup aurot, ijtihad dalam menentukan giblat , menjawab adzan, 
berangkat ke masjid, menunggu jama'ah (bukan buat wanita mustahdloh karena tidak 
disunatkan jama'ah), dll. 

6. Untuk masalah wudlu karena sebab istihadloh yaitu daimul hadast maka niatnya : 


dl ad Lo SL TmleaY e mo gl Lagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Semua urutan-urutan di atas harus di lakukan ketika waktu sholat yang akan di laksanakan sudah 
masuk waktunya karena sesuci semacam ini adalah sesuci dlorurot sehingga jika di lakukan 
sebelum masuk waktunya maka tidak sah sesucinya dan ibadahnya/sholatnya. 


LS layar JG3 Aa522 Jb Uslell d JW adl ass Lo I2e Ce dl (2II) SI (35 HoBuYI5) 
al Ela (ykill) AI Al 16 (3 LASII) LSI (ABI LE y3) el33 daan alawall 933 diw Hjl OKS 
SENI ji Gara Asia Lao lad 163 Dkally Asal ini YG All USS akisdl3 AN Al uas Jl 
dmc S0 Lagig dmasi A09 poni CE | Ul sal al soal Jis G5 53 dralSilund Jugid 859 sal, 
Yuli Dal ali 3S 16 2009 sak SES JB Hai 9887023 Poll GI OLI Cdg dB 599 
Jm233 sman ll B33 AS 98 slguS13 Aelos ,lssil3 3732 iwS Dil Akan 531 3h w3sl) 
el un 1b23123 Ulos 5x5 Bikall dalan ya WAT ISI ,5yoia slh, Sai NI GA 5 5120 Al Ona, 
JSI Enes Un Sosial ade Lt SS Jlusl yE Lilikiul 20 wollla USS , Ki) bluSYI islels 
ale Lali Jago ka Gila log Los M3 4658 LSI Lan S3 s3 sa soul Iohin 3) 1258 
el 505 gw SS Csbiel 3 ,05363 aclboiil As Als Ol JS 435 gladi 33 2053 a33 

ve Ta aa lo mol AI Lo ai ade lo Jl3I9 , 253 453 PAlI3 295 III cus 
242 


HD omall 8 429 0)l0 yo (LAI Asias lo Rini 8) yul loud S50 gl Jo vuluS ssi (usil dalil). 
Ol 5548) sub Joss dani 33 US « uls @duolla asu! Zi0i 98 33 yo aci elu Susig 

RSI uda Bgtito B3 dy dg ay da « ul laman i8) dil8 gu (ngiani3 43 3 dad bin 

SI emwosllg gx SI (Lag yiv) AE buwg lp s5 35 logku sig eldsl 9 55419 lgolol lodisi 
dala ale eny 518 A9 dnilo gisll 98 LSI dls lagu Sl Ja logis « ul lagugag byiu 
asi gl lagii ub (2eb8) m6 A8 ld mail gl Ay ad MSI emas Xg pall A3 Io Llei stm Ji 
Tea e Ada Up abs ula -(US53 SSI) S5 lo go» Jasig 
logb siw NIS R0 cu yilla gia 559 posillS Ab N (A39) SSL 99 le Lub8g sebill 99 Laol ag» 
32 wp 1 2 UbII Rengusl yo 


2 Hariz Jaya 
- KITAB MAJMU' SYARAH MUHADZDZAB JUZ 2 HALAMAN 537 : 
SIB Tema YI jl LA Bh Teh Li SUN SANG Hal So ks AN) Ika dorleaal Ai HL leo jai Ai 
AE AN) Lain Ab 
- KITAB AL-MINHAJ JUZ 4 HALAMAN 19 : 


DAA JB Ig Levas g Usil by 3 Bdoel B AYI SENI oya CS) Yg BDS ya tot Judi Holonsal ae SY il 
s Lalali 


- KITAB MAJMU' SYARAH MUHADZDZAB JUZ 2 HALAMAN 535 : 


JB Id glesaon & Undil C3) 3 Buang BAYI Olga Uya terb Jak Upale Yg 2 pol Koboutuad! Bole OI Lain 
JA 


- KITAB MUHADZDZAB FI FIAH SYAFI" JUZ 1 HALAMAN 45 : 


Pabidlg AU Gi gia g TAI Umariy pall Jumiai Ol Aioloniaadl (de 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3395 


- KITAB TUHFATUL MUHTAJ JUZ 1 HALAMAN 397 : 


“Alat pelay tele AI dl A3 Tang Laga HAAA P9 el esis KosLale Jis jl gain Ily (PP IS si 3) 
de rab P3 tag! Aedn (MPI G elanN) petang AI Jak (AAA) PP IN LIS) (Ole le) 
abal 2 yan Jp OA HA Lab BA lalat Apaan! ny Sy IV IE ye ey Ula 


- KITAB MUHADZDZAB FI FIGH SYAFI' JUZ 1 HALAMAN 46 : 


SAY SI Ia olag Ob Ing Sy J3 RE Rae Toleb MY Jul J3 SI 2 Le OR, 
Olgor 3 Aaid SUS pad OS Ol Kp Cnno RAI By gal jinny Aeladel Usil dolan Jd yg Kamal US Ol INA 
Lain SDI Sati GL Ran aa ki UN abu EYLo Ol asi 

2 Ahmad Nasih Amien 


Tambahan : Semua ibarot di atas, dirangkum dalam nadzom ini Dalilun Nisaa' 'Ala Anwa'id Dima' 
Shohifah 20, 21 : 


UP ea AN ae elu Jd 

A2latadl Ie EL Uh 

KS 3 bgl Jypid dag 11 Kena —n GP Jjad L 
—ej sb IV — pg Alai on 
Lg enim peta Y Jaisla 3 —— por y — US, 
————————— 23 Ap — SL: —— en KA UK 
#ywasia Ui ji AAS 3 mi esai Kadas 

da —ARI SAS OI SAS 11 e—— AI oa ep JI 
 ————S B3 ag 3 i— bpk Kmmi ONS 
o—3 4 NAS Aas La poli 11 BL Jila gb JelanYy 
d—-——$ an 1 Yy —— mkn Hi 
read — X8 S3 —enid a—— ey E, 
F—3 3D ce Ol Amag ii SS — ag dal II 

—- No wab—— ae 3, Sl) 
333 ge eko Has —————— Aa ab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/665358053487006 


3137. ALASAN HAID TIDAK MEWAJIBKAN AODHO' 


SHOLAT 
PERTANYAAN : 


2 Shiefan Setthong 
Assalamu 'alaikum, saya mau bertanya, Sholat dan puasa itu wajib kiat kerjakan,yang jadi 
pertanyaannya, kenapa wanita yang lagi haid di bulan puasa hanya mengantikan puasanya saja, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3396 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sementara sholatnya tidak, padahal itu sama wajibnya kan ?. Tolong dijawab. 
JAWABAN : 


2 Alvin Hadi 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, ini berdasarkan hadits dari sayyidah 'Aisyah.. hikmahnya 
adalah, bila sholat yang berulang" ini diwajibkan godho'..maka akan merepotkan. 


Eid kal S5 dan Oly " Aikallelkai pagi Yg poll el aji LS ash 3 JB Uas Al an Lie 0, Ul 
pall SI Lajlas 


2 Ghufron Bkl 

Orang yang haid tidak wajib menggodlo' sholat karena sholat banyak dan berulang ulang maka 
memberatkan untuk menggodlo'nya, berbeda dengan puasa, karena tidak berulang / hanya sekali 
dalam setahun maka menggodlo'nya tidak memberatkan / merepotkan : 


Mor GE 

Me papa! SB 3 Kaori) B5 Aarali de da ly Y Uillan Yi Aint y 0,5 Lgzsad pls Un jluas ajh Yg 1 2G Jp 
ella pagi US 1 pas Ab  Aeile IE WIN, Ol Gta panai UJAS Yy Lajlas Geah Ini La Ku old LL 
pb jas Un ja pall PP SN FLY IDA6 V2 slah pa pas 3 PNY Sop LI slah Ap Yg pall 
B3 aga Lrgl jl SU al 0) Bilal elai Ap Y y pn oli ap US Upie Al ab) Ale ye Upuuali. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/720456357977175/ 


3140. BATASAN UMUR WANITA BERHENTI HAID 
PERTANYAAN : 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum warohmatulloh.. sampai umur berapakah seorang perempuan tidak akan haid / 
datang bulan lagi : 50 tahun ke atas apa 60 tahun ke atas ? terima kasih. 


JAWABAN : 


? Ical Santrialit 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, wanita normal usia menopause antara 50-60 tahun 
sebelum haidl berhenti total, jika pada usia 58 tahun masih keluar darah, itu masih darah haidl, 
namun siklusnya sudah tidak beraturan... sedang dalam proses menopouse. (jika seumpama 
wanita pada proses menopause / 58 atau berapapun tsb hamil, masih memungkinkan walau 
kemungkinannya kecil) 


Para ulama, berbeda pendapat tentang apakah ada batasan tertentu bagi usia haid, dimana 
seorang wanita tidak mendapatkan haid sebelum atau sesudah usia tersebut? Ad-Darimi, setelah 
menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, mengatakan: "Hal ini semua, menurut 
saya, keliru. Sebab, yang menjadi acuan adalah keberadaan darah. Seberapa pun adanya, dalam 
kondisi bagaimana pun, dan pada usia berapapun, darah tersebut wajib dihukumi sebagai darah 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3397 


haid. Dan hanya Allah Yang Maha Tahu. (Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, Juz 1, hal 486) 


Bila dalam pemeriksaan medis / bukti medis dinyatakan wanita ini sehat, saya cenderung ikut goul 
ad-darimiy (keluar darahnya masih teratur atau dalam masa transisi menuju menopause). Wallahu 
a'lam. 


2 Ghufron Bkl 

Mengenai usia monopause seorang wanita ulama' khilaf : dari yang paling sedikit yaitu 50 tahun 
sampai pada yang paling banyak yaitu 85 tahun, umur-umur tersebut dengan meninjau yang 
umum bagi wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkin bahwa usia wanita haid itu tidak ada 
akhirnya (tidak dibatasi), yakni selagi masih hidup mungkin saja wanita masih bisa mengalami 
haid 


2 File 0 yani Lali 1 div OP 4 ae Lalasl pel Jiat asay O games Jah 9 Rias Ogan y Olesi) ata! yan SI yag 
IN ol 


vev AN ge 
BPI dd ATV dil opa da Tgn ye La Sle2 M3 UJI las Tika 4 Ula yA Tian O gim 9 OLI) jam ya Upldl wa 3 


ag Calo La S4. 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/716327021723442/ 


3896. DARAH NIFAS PUTUS SEBELUM EMPAT PULUH 


HARI 
PERTANYAAN : 


2 Imron Rosadi 

Assalamu'alaikum,ada pertanyaan mohon di jawab : Tentang darah nifas (darah setelah 
melahirkan). ada keterangan, paling sedikit 1 tetes, umumnya 40 hari paling banyak 60 hari. 
pertanyaanya: bagaimana jika pada 30 hari sudah bersih. sudah tidak ada warna coklatnya. 
apakah harus menunggu sampai 40 hari atau bisa langsung suci dan melakukan sholat? jika 
harus menunggu sampai 40 hari, maka harus sesuci kapan untuk mulai sholatnya ? trimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam, Dalam kitab Raudhoh disebutkan : 


ai @LS Jl 9d loglbg R95 3354 Cus Cuma gl Caluielg eludul as gl lg : cullall A53, 
all 590 SSL UB abal J3 Judll an J glatilg Aclu HAJI ag al ol, gl ul 9 Jolull usLo JB 
Jet ala Wolusl Sigdl d ul 


Apabila darah nifas sudah mampet dan si perempuan tersebut sudah mandi atau tayammum 
sekirannya dibolehkan bertayammum,maka bagi suaminya boleh menjima' nya tanpa indikasi 
makruh, hingga pemilik kitab berkata : "Kalau perempuan melihat darah setetes setelah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3398 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melahirkan dan darah tersebut berhenti maka bagi dia wajib mandi dan halal di jima', apabila dia 
kawatir akan kembalinya darah(takut darah keluar lagi) maka bagi si suami di sunnahkan 
menunggu karna untuk kehati-hatian. (Terjemah : Ria Si Hati Salju| 


? Mbah Jenggot II 

Wa'alaikum salam. Jika sudah bersih tidak keluar darah atau bercak bercak ya ndak usah nunggu 
40 hari.Langsung mandi bersuci aktifitas layaknya orang suci. Dikatakan bersih ga keluar darah 
cara ngeceknya Dengan memasukkan semisal kapas ke vagina, sekiranya kapas masih terkena 
darah walau hanya bercak bercak atau warna kuning maka belum dikatakan suci. Wallahu A'lam 
(Rz) 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/885575681465241/ 

www.fb.com/notes/929835763705899 

4154. CARA NIAT MENGHILANGKAN HADATS BESAR 


KETIKA MANDI HAIDH 
PERTANYAAN : 


2 Syamsulz Al Jajariyyi 

Assalamu'alaikum. Bagi perempuan yang mandi dari haidh apakah wajib niat menghilangkan 
hadast besar sebab haidh atau cukup niat menghilangkan hadast besar saja tanpa menyebut 
haidh ? 


JAWABAN : 


Menurut goul ashoh : Niat menghilangkan hadats besar tanpa menyebutkan junub atau sebab 
hadats besar lainnya, maka hukum mandinya SAH. Wallohu A'lam. Lihat Kitab Raudhoh : 


Isagal ? Ui «gay land « giihh Kd seel ik, IR Usage. mg laila) 0 TJ Wana Ula yg cik IE jan yA 
Sis Vga ai, Usai Ukitaed | guy Sian ol, lai pa ye juta Bala « Agngluy « Sal A5 Ugxag ca hn Jia 
Waska €1y y3a Una naga Usa ep 3 ai Jia MA agus « alba al UX Ja USA « Jain un 
UasLA 3Y La al « “em el, Y as Agins Aa Usacu NY 2) singa « Io 0g smk oh, Y as Iu ba lay 
asia NY Ay 3 jp Mail ory Sa) lomale gx ge : 3 kewale ga ge amel Isak : Y 3 jita « 3 aga ! 3 jin 
20 Ugad lan gi yabu ca Wis ed Nas sing batita al aga Uban € SULANS € ala gia «8 )le8 
Us Jo“ laglo, sI3 3x3 Usliya lutilad Uje « Jar Na. so ins AA Y aasimtn H Urad ea mar, ju ing 
Jasinta K4 Sl) | 031 88 | Au Wemma € jIYSly e gen Unand gllay «aan jM ol Yen Sal ang Ii, Usage, 
Aging ka) kla8 ) ga « IA yh Ka « han jlo Abal 

MUJAAWIBB : Ulilalbab Hafas, Ibni Abi Ubaidah, Wong Awam 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/936223376400471/ 
www.fb.com/notes/949449548411187 


4477. APAKAH DARAH YANG KELUAR SETELAH 


OPERASI CESAR DIHUKUMI NIFAS ? 
PERTANYAAN : 


2 Cholilah 
Assalamu'alaikum wr wb. Muhun, saya mau tanya : Apabila seorang wanita melahirkan dengan 
melalui operasi Sesar ( Cesar ) apakah itu masih nifas seperti hal nya wanita yang melahirkan 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3399 


dengan normal ? Terimakasih banyak, sebelum nya. Tsummasalamu'alaikum wr wrb. 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Darah yang keluar dari farji wanita yang habis melahirkan dengan jalan 
operasi caesar tetap dinamakan darah nifas : 


dada 19 » bo ii 93 GAS Gil ad Umi Ul R54 Bal Ag EL all Yo Sg yk au AS sb as 
vas Ill gl SI Y 3S ad uulii win09 M3S Uic HNgl UN Juni diy ling dns sc log LSI 
A9 US ad yA lol al SAI Kslau all Isis J3 SI yand ID Hd Yuki Io 3D Hd UAS ul dil 
An ANK 


islamport.com/w/fgh/Web/2793/111.htm 
Kalau keluar darah dari farjinya maka darah yang keluar dari farji sehabis operasi caesar tsb 
dinamakan nifas, jika keluar bukan lewat farji maka itu bukan nifas : 


dc gm all duga)! : | 

18 - lal US yulill gd pl AJI yo RI Lie HdYall “SE Yos Gill ade dl IS) calg yo lgi 
Wto- Jluug lgio m9 N U9SI Slug "Jd dolo C2 load Jaw yo 3 "LSI Wi gl Jilu Aa 
2g. 


2 Zulkifli Basmalah 

Wa'alaikumussalaam. (Jawaban ini dinukil dari hasil keputusan bahtsul masai'il LBM Sumenep, 
Madura) 

Status Nifas Wanita yang Melahirkan Sesar 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana hukumnya persalinan dengan cara operasi bedah sesar ? 

2. Apakah diwajibkan bagi wanita tersebut untuk melakukan mandi wiladah setelah melakukan 
operasi ? 

3. Bagaimana status nifas wanita tersebut ? 


Jawaban : 


Jawaban dari tiga pertanyaan di atas adalah sebagai berikut : 

Pertama, Operasi sesar adalah operasi yang bertujuan untuk mengeluarkan janin dari perut 
ibunya, baik itu dilakukan setelah janin tersebut sempurna penciptaannya atau sebelumnya. 
Terdapat dua kondisi diperbolehkannya melakukan operasi sesar : 

1. Dhorurot, yaitu keadaan dikhawatirkannya keselamatan ibu, janinnya atau keselamatan 
keduanya, seperti pada kondisi kehamilan diluar rahim, kematian ibu yang sedang mengandung 
dan tergoncangnya rahim. 

Dalam kondisi seperti ini operasi cesar boleh dilakukan, bahkan wajib jika memang itumerupakan 
jalan satu-satunya untuk menyelamatkan bayi atau wanita yang mengandungnya. 

2. Hajat, yaitu keadaan dimana dokter merasa perlu untuk melakukan operasi yang disebabkan 
sulitnya melahirkan secara normal, dan akan menimbulkan bahaya yang menghawatirkan akan 
menyebabkan kematian bayi atau ibunya, seperti operasi yang dilakukan karena sempitnya rahim 
atau rahim sang ibu lemah. 

Pada keadaan seperti ini para dokter lah yang memutuskan apakah melakukan operasi atau tidak, 
bukan atas permintaan wanita yang akan melahirkan atau suaminya yang menginginkan terhindar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3400 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari kesakitan saat melahirkan. Dokter yang memutuskan untuk melakukan operasi dengan 
mempertimbangkan kondisi wanita tersebut, apakah mampu untuk melahirkan secara normal atau 
tidak, selain itu dipertimbangkan juga tentang efek yang akan ditimbulkan, jika memang bahaya 
yang akan ditimbulkan diluar kemampuan wanita tersebut atau akan membahayakan keselamatan 
janin maka diperbolehkan untuk melakukan operasi jika memang tak ada cara lain yang bisa 
dilakukan. 


Kedua, Para Fugoha' dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagian menggolongkan persalinan 
dengan jalan operasi sebagai wiladah, dengan demikian tetap wajib mandi wiladah. Sedangkan 
sebagian lagi yang lain, menganggapnya bukan wiladah, maka mandi wiladah tidak lagi menjadi 
sebuah kewajiban. 


Ketiga, Darah yang keluar setelah melakukan kelahiran bayi dengan jalan operasi tersebut tidak 
termasuk darah nifas dan bukan pula darah haidl, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun 
kecuali ia adalah sesuatu yang najis. 


Referensi : 

1. Ahkamul Jirohah Ath Thibbiyyah Wal Atsar Al Mutarottibah Alaiha, Hal : 154-158 
2. utul Habib Al Ghorib, Hal : 25 

3. Hasyiyah Al Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz : 1 Hal : 90 

4. Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib, Juz : 1 Hal : 205 

5. Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnul @osim, Juz : 1 Hal : 74 

6. Al Mausu'ah Al Fighiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 14 Hal : 16 

1. Al Fighu Alal Madzahib Al Arba'ah, Juz : 1 Hal : 121 


Ibarot : 
- Ahkamul Jirohah Ath Thibbiyyah Wal Atsar Al Mutarottibah Alaiha, Hal. 154-158 : 


| | io dl, 03 JI Cbuall 
J3 X9 Ab gl sama JlaiSI ago dls JS slguw «A01 bu Yo wall ALI leio ma ll ASI SJ sdg 
sdlb yo Lee3 ol Well asli 
San 

sda lo Wiliol y0g sleo lod gi Jesus gi MU ea In A93 USSI ul 
Oa dg Na 
(3) cam Il 5 Jl 3 di mal dl al 
leo bad gl aaidl gl cal las Skl Upin Sewatiall VN 1d 39.22 BoYJI dal lead swiss WNI og 
gAgall Isag «Soil gl aleall Jon Gawyg cdma BS Kd Al ML Cal UISL "JIN Jiall 3 
AI ie gni Sing dell gali ali 3 padi lo WE dis 4 Oil Jediwy call Ah UII SI 
AI elus Ilsl-aelis9 03 Lal Jd as Sial 3 Assad £l 11539542 rules 13x sbb Bosan 


SS al Sim Liku Git Odi cb jua silang semai HS JlaSI s0 AYI Wani HGU Jliall 939 
dig JI wal. 

All ago2 ,- All Jl yA Ja0 wdg Anil yo Bd 9290 LS 87920 9d Ji diyrdy Tual Oo gol AH g- 
SBI dal dl yo # oli Id Je3 63 3 N lg naat all Jadi Cnlo 98 Oles Al lis ul Ailu gila 
small iLa 

buas sai JlatSI ye og leiig KAI Bls Saga SAI Gal! Hi 5 Jl Ld "bl Jill 489 
IN lgiuis 9 2 YO AL SS ob @silg dal all si,3l sdl subYI 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3401 ) 


Si Lio Sa dobdl 9 sal Bl SKi| Lio 3x58 d9 11 39 all HS NG dal 23 2905 yo 2300 WI ig 
Ko lagiks Sltsl Leio M3 HIWI9 sel il 

Jnl yo sd SSI do all Uadill Stul yo ale Jatsiy lal Ibas jilsg E9stuo Jyisy AJI Yo Agil Isa 
(su Gal GS 363 BUSI agh #lhus Jg3 2900 $d Isl 989 Jsg 30 All dl 4 Jin lo (1. 
lia US IS) isl al siul 5954 ES UAYall aw yo Sila) gali slall Jail 5s la WN, 
JS 93 wall R3 Relay Aoi Jilgl Les g0. 

JS aSalaillg al uaal It 3954 SG gadi Luis Sbil Jai yo dual Jolsll Ball abu Ia JISS9 
dal Mb all & 333 viAn0 1715 isu el 98 oa la 2s do yoo adil JIN let sgo1 


0g Say OB sgsal dia jala 38 Jai 0x Jalla Jala #lyol wilo glg" Al Ao a53 cal alel JB 
Bea ss Isa se ERA SA BR aa A3 Tab Lil 
5 al (3) "wi 56. 
DB US ISac As9 40 giiol ISI mwloll dc o73 Ls) ASI JI yo Egull Isa Je3 -AUI dos ,- ic, 
aa ale 03 ahus al unul lea 2 Aas ls 


s9 gb MA ig Uarindl SSI yo Aini lo GA 8 gol 43 dal JI 5lgay Jail ade JKiu Yg 
do9d 90 cas dls wis ai y0g cs 459759 dip dlm Gio L will 9 dgliug Siltuy DONg0 AI dls s3 
dl all Kail al aiuul 5Leg “09d90 ilal Lb SNI ditioll Blodl LAS sana NS difuto PI il 
lagabel 09) ubiruio yA ISI Jp sull das sll Bro yg) mall ASN LSI Angll Ikd dc 

| kslussin 

ale Hi ia) LAI Sy GI oma 9 KAI KOH do KAI 0d 93 wal co lc Wiji) 6 
lagi! 969 wil Lio UB ASI Siwl. 

Kel ll Jilagh SALJI 0d AE ngsawg 43 Lo JS Ily la «Jas 50 AI Isis al sub ole Kabag 
ul yo Iaiinsi9 #ilugll el WAs3 II XI dal all Uo egill Kd Jad de Igoxis V9 eleisi2s9 AMI do dua 
del sdles A9... HS ngilb ade ale gl cdolg SD Ml A00 susi ciu 

dl Jul 

Sisig Asal 63X yi Lay dal Je ll Le sb Len lia yul Il yag Fun SSI Ul 
SNI yo Aol gl rin de Hg d0 ol Jai Y dad all ade LSI, 

oral Ol AN ade all Jon25 v0 ag3o3 Vc sUbYI lal bah sll & mall dal AJI #eiliol etil og 
beiliol 09 c012SNI ellid den gal Silgadl 3929 Luwu elidg ,iolisall diy lal salgall 2,5 ISI leo lad gl: 
CAN! Juolio dani jisiy Cupy Sultall UBYI yAsy lulol al dos gl saga alke Jus. 

Si Jiall » wal) kebo dyowloll 6G ye Jgaall dergall 29011 yo el gaig sBu2 pn JJ Ola 3S) gl 
kado 


cal ay Ng ld 95 9 9054 all agd Ubi wati adl gal, dal Jl yo Kl IKd 93 ds S9 

ul ambl yeuu Ia dual 22 ANT yo asal Wb ds all yo Esill Ika Jail 15 40 Lga35 al Ll 

Sao lk tml HN div Jos ade Liya BL oll Jl 93 Ju « Ula dal sa59 b uu ati 
H5 93 alto Jl Kmgg sll 99 slisoll all yo xl Iomol ade Ulat 5 8 ld ale Ai yi SENI 

Josall d3 951 Sio UG cuma) ) 16 Jonon 69 sawi lil us lc ole Il il all lc dikllg AINI 
alel sdlei Wil ... Wei 5l9 po SXI db R8» Gilauul og (S0 Jaw dn0 NI Ibuu ella39 ASI JI ul 


- Gutul Habib Al Ghorib, Hal. 25 : 
dio adl duel Cagar Ho lol 48 yo LNG yo de Juell unug 
- Hasyiyah Al Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz. 1 Hal. 90 : 
USS pu al A89 17 & dago loud Jun59 148 Gill VX slisoll lglao 4£ yo dg pall (B5N9 gais d3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3402 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bhuaio goal 
- Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib, Juz 1 Hal. 205 : 


ol Lao al Jul 923 Jglay SG slisal dtjlb 16 wp La gly alainl le GS lag Susul JG 
gay ad Cus Slisall Ab 1£ yo amlG lb cu Canda ul Jual lah » £ disy log Aalgll dpl Lgi 0. 
ati to sbaa diy ob 8 yo Mag SU BUS NG andal 29,3 Mile UN sdusll 9g pAc Lay H3 |, mula 
(Sop Abe Ja | 4 cusalil Soml Calgill) JI JB lo cagil 0 lo us diy Isis 339 akal. 
del ul Goill 29109 IAI €3899 Nlgll duel Wo m9 Jul 9g PAS Ly ASI Aiu Ht 39 U33g 
29 lg Wu ob yo lol 2955 Jugll Uga9g sisa ab JUS yo do Un HAJI Absio Nall. 
ES 0 SS ASI AE sendal Hey) Y 85 Yoll Ud cg lai dil Jul a09 Jis 133i Sy 9 He 
af jai Y AS XYgll9 «S3 lS alaay Asti io RO US BU -lagio Kp Uny Juusll Agiall 95 4 
Olasas Seskab Oslan (ola basa) $ kelb S3 al Usa soal 2353 sae2a 

ir Yg Lah Jb Mula dwi US UI yA 9 ala gw Bal Adul 93 Jati yo pati lo A8 yul 
55X my d lg3 4 alisil R0 io laut wa ala TaL3 UN JGA 9 Jual da 90 LIS, 


- Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnul @osim, Juz 1 Hal. 74 : 
wib v9 Ul JB 3 lou sado Jl disy Lao Isl Jul U959 sebu SB slisoll Tell 4 yo V9 Ja 
xisio yio Jgll ul aile YA engan mac Any d8 1 apada Bg solisall Wb uc yo WX93 Ill, 
H3 Jual) Ayo Wol Lgwsi HAJI Ob cg sal Alisil R0 olisoll au b JUS Yo Kg Su DU AG 
wall 29,5 mug 
- Al Mausu'ah Al Fighiyah Al Kuwaitiyah, Juz 14 Hal. 16 : 
| abal 98 R24 HI 
io - Lai wu wo Walg ISI Ol ale dat yi 288 XI Kuat Hal yo RU al 9d well IS lol - 
HAJI ala silu JgL Gia LSI el 3 00 Jaw Jb TS Wolo wd JI selat USS 9 mo leio Jlg 
- Al Fighu Alal Madzahib Al Arba'ah, Juz 1 Hal. 121 : | 
elus USSSX L9 cg lgio CS ls « doll Ulu HM glg 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/10467839386777471 
www.fb.com/notes/1053691091320365 


4565. AAUL LAATI DAN @OUL SAHBI 
PERTANYAAN : 


2 Mang Bubun 
Apa beda nya gaul lagti dan gaul sahbi ? 


JAWABAN : 


2 Chaviesevic 
Gaul sahbi menghukumi masa tidak keluar darah disela-sela haid sebagai haid. Sementara gaul 
lagti menghukumi sebagai suci. Wallohu a'lam bis showab. Lihat Igna'1 hal. 9 : 


Load J9 Know ID3 LA Ob JSI ade LinSa bg il 0d WmniSIg eks iS99 L65 U8g S3 LIS (58 
basi J33 row ISS Jabal ade SKI Jay al 53 AN ae Jd II SI 49 seb SW Ul Jeda. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3403 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1062441867111954/ 


3044. INILAH ULAMA DAN WALIYULLAH PEREMPUAN 
PERTANYAAN : 


2 Wongdeso Ah Sa'id 

Assalamu'alaikum wr wb, di dalam kitab maupun sejarah kita sering menemukan nama nama 
ulama' ternama dan termasyhur apa bila diteliti dengan seksama maka mayoritas nama ulama' 
tersebut adalah laki laki. Pertanyaan adalah : Adakah di dalam kitab maupun sejarah itu nama 
ulama' wanita ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr.wb. Dalam kitab Tobagotul kubro syaekh Abdul Wahhab as Sya'roni 
terdapat nama-nama ulama' perempuan yang juga waliyulloh: 
1. Mu'adzah al adawiyah 

2. Robi'ah al adawiyah 

3. Majidah al gurosiyah 

4. Sayyidah "Aisyah binti ja'ffar as shodig 

5. Istrinya Robah al gisyi 

6. Fatimah an naisaburiyah 

7. Robi'ah binti ismail 

8. Ummu harun 

9. Umroh istrinya hubaib 

10. Amatul jalil 

11. 'Ubaidah binti abi kilab 

12. Chufairoh al abidah 

13. Sya'wanah 

14. Aminah ar romliyah 

15. Manfusah binti zaid bin abil fawariz 

16. Sayyidah Nafisah putrinya al hasan. 


Berikut sedikit Biografinya masing-masing : 


1. Mu'adzah al 'adawiyah -semoga Allah meridhoi dan merahmatinya-dulu, ketika masuk waktu 
siang beliau berkata " ini adalah siangku dimana aku meninggal " maka beliau tidak tidur hingga 
sore hari.ketika masuk waktu malam beliau berkata : "ini adalah malamku dimana aku meningal " 
maka beliau tidak tidur hingga waktu subuh.ketika sangat mengantuk mk beliau berdiri kemudian 
berjalan keliling dim rumah sambil berkata : " wahai diri, tidur berada di depanmu ." kemudian 
terus menerus berkeliling dim rumah sampai subuh karena khawatir meninggal dalam keadaan 
lupa da tertidur.beliau sehari semalam sholat sebanyak 600 rokaat, tidak pernah mengangkat 
pandangan ke langit selama 40 tahun dan ketika suaminya telah meninggal beliau tidak pernah 
mengenakan bantal sebagai alas hingga beliau meninggal.beliau bertemu dengan muadz -semoga 
Allah meridhoinya- dan aisyah - semoga Allah meridhoinya- dan beliau juga meriwayatkan hadis 
dari aisyah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Robi'ah al adawiyah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-beliau adalah seorang wanita yang 
banyak menangis dan bersedih, ketika mendengar tentang neraka maka beliau pingsan bebrapa 
waktu.beliau penrnah berkata : " istigfar kita membutuhkan istigfar yang lain "beliau biasanya 
menolak apa yang diberikan oleh orang2 dan berkata : " aku tidak punya kebutuhan dengan dunia 
"setelah mencapai umur 80 tahun beliau sangat kurus hampir-hampir jatuh ketika berjalan.kain 
kafan beliau selalu diletakkan dihadapannya.tempat sujud beliau bagaikan tempat genangan air, 
yaitu dari air matanya.beliau pernah mendengan sufyan as sauri berkata : " aduh..sedihnya "beliau 
berkata : " aduh..yang sedikit sedihnya, jika engkau banyak sedihnya maka tiada penghidupan 
disana."managib beliau sangatlah banyak dan terkena, - semoga Allah ta'ala meridhoinya- 


3. Majidah al gurosiyah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-beliau pernah berkata : " tiada gerakan 
yang terdengar dan tiada telapak kaki yang diletakan kecuali aku menyangka bahwa aku 
meninggal dalam bekasnya."beliau berkata : " wahai orang yang berpaling dari memahami, betapa 
kurangnya penguhuni rumah, mereka di izinkan untuk berpindah tapi mereka malah bingung, 
mereka berlari pelan-pelan seolah-olah yang dimaksud adalah selain mereka dan izin bukan untuk 
mereka, padalah tiadalah yang di maksud selain mereka ."beliau berkata : " orang-orang yang taat 
tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapakan yaitu menempati syurga serta ridhonya Allah 
yang bersifat kasih sayang kecuali dengan payahnya tubuh " 


4. Sayyidah 'Aisyah binti ja'far as shodig - semoga Allah merahmatinya-beliau di makamkan di 
babu gurofah mesir.beliau pernah berkata : " demi keluhuran dan ke agungan -Mu jika Engkau 
masukkan aku kedalam neraka maka aku akan benar-benar mengambil peng-Esa-anku 
kepadaMu dengan kedua tanganku dan aku berkeliling dengan membawa peng-Esa-an tersebut 
terhadap ahli neraka dan aku berkata kepada mereka :' aku telah mengEsakan-Nya kemudian Dia 
menyiksaku "Beliau meninggal tahun 145 H. semoga Allah meridhoinya- 


5. Istrinya Robach al gissy, beliau biasa ibadah malam hari seluruhnya, ketika lewat seperempat 
malam beliau berkata kepada suaminya : " bangunlah wahai robach untuk melakukan sholat 
"robach tidak bangun dan beliaupun sholat malam.kemudian beliau mendatanginya lagi dan 
berkata : " bangunlah wahai robach "robach tidak bangun dan beliau pun sholat malam di 
seperempat malam yang lain,kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : " bangunlah 
wahai robach "robach tidak terbangun kemudian beliaupun sholat malam di seperempat malam 
yang lain hingga sempurna semalam.kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : " wahai 
robach, gelap gulitanya malamtelah lewat dan engkau masih tertidur, betapa celakanya diriku, 
siapakah yang menipuku sebab dirimu wahai robach, tiadalah dirimu kecuali orang yang 
sewenang2 dan durhaka."beliau pernah mengambil jerami dari tanah dan beliau berkata : " demi 
Allah, dunia itu lebih ringan bagiku daripada jerami ini "beliau ketika telah menjalankan sholat isya' 
maka beliau mengenakan wawangian dan pakaiannya yang bagus kemudian dia berkata kepada 
suaminya : "apakah engkau ada kebutuhan ?"jika suaminya menjawab " tidak " maka dia melepas 
pakaian hiasannya dan sholat sampai fajar - semoga Allah meridhoinya. 


6. Fatimah an Naisaburiyah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-dzun nun al misri pernah berkata :" 
fatimah adalah guruku "beliau pernah berkata : " barang siapa yang tidak murogobah kepada Allah 
di setiap keadaanya maka sesungguhnya dia sedang turun dari setiap medan dan berbicara 
dengan setiap lesan, dan barang siapa yang murogobah kepada Allah ta'ala di setiap keadaanya 
maka Allah menjaganya kecuali dari as sidgu, dan Allah menetapkan rasa malu dan keikhlasan 
kepadanya."beliau berkata : " barang siapa beramal karena Allah, berdasarkan musyahadahnya 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3405 ) 


Allah thdnya maka dia adalah orang yang ikhlas."abu yazid pernah berkata tentang beliau : " aku 
tidak pernah melihat seorang perempuan yang seperti fatimah, tiada ku ceritakan suatu magom 
dari beberapa magom kecuali cerita tersebut telah menjadi nyata baginya."beliau meninggal di 
jalan ketika umroh di makkah tahun 223 H. 


1. Robi'ah binti ismail - semoga Allah meridhoinya-dulu beliau biasa beribadah mulai dari awalnya 
malam hingga akhir malam.beliau pernah berkata : " ketika seorang hamba beramal dengan 
ketaatan kepada Allah ta'ala maka Allah yang maha perkasa memperlihatkan kepadanya 
keburukan amalan-amalannya, kemudian hamba tersebut tersibukkan dengan amalan tersebut 
bukan sibuk dengan makhluk-Nya."beliau dulu puasa tahunan dan berkata : " orang sepertiku 
tiadalah berbuka di dunia."beliau berkata kepada suaminya : " aku tidak mencintaimu 
sebagaimana cinta kepada para suami, hanya saja aku mencintaimu sebagaimana cinta kepada 
saudara."beliau berkata : " tidaklah aku mendengar adzan sama sekali kecuali aku ingat akan 
panggilan hari kiamat, dan tiadalah aku melihat salju yang turun sama sekali kecuali aku ingat 
akan terbangya lembaran2, dan tiadalah aku melihat panas kecuali aku ingat akan kumpul di hari 
kiamat."beliau betkata : " aku sering melihat jin datang dan pergi,aku juga sering melihat bidadari2 
yang menutupiku dengan lengan2 bajunya."managib beliau sangatlah banyak - semoga Allah 
meridhoinya- 


8. Ummu Harun -semoga Allah meridhoinya-beliau termasuk orang-orang yang takut dan ahli 
ibadah dan hanya memakan roti saja.beliau pernah berkata : " tiadalah aku merasa senang 
kecuali dengan masuknya waktu malam , maka ketika siang telah keluar sedihlah aku."beliau 
biasa beribadah malam seluruhnya , dan ketika waktu sahur tiba beliau berkata : "ruh telah masuk 
dalam hatiku."suatu kali beliau pernah keluar, kemudian mendengar seseorang berkata : " 
tangkaplah dia " kemudian beliau pingsan.beliau tidak pernah meminyaki rambutnya selama 20 
tahun dan ketika penutup kepalanya terbuka maka rambutnya di temukan seindah2 rambutnya 
perempuan.ketka ada seekor macan yang menghadangnya di hutan maka beliau berkata : " jika 
diriku ini adalah rizkimu maka makanlah "kemudian macan tersebut kembali dan menjauh dari 
beliau .semoga Allah meridhoinya. 


9. Umroh istrinya Chubaib - semoga Allah meridhoinya-beliau dulu beribadah malam selurhnya, 
ketika datang waktu sahur beliau berkata kepada suaminya : " bangunlah wahai lelaki, malam 
telah pergi dan siang telah datang, bintang di langit telah habis dan rombongan2 sholihin telah 
berjalan sedngkan engkau tertinggal tidak menyusul mereka."pernah beliau mengeluh sekali 
mengenai sakit matanya, kemudian di tanyakan kepada beliau : " bagaimana keadaan sakit 
matamu ?"beliau menjawab : " sakitnya hatiku lebih berat "semoga Allah meridhoinya. 


10. Amatul Jalil - semoga Allah meridhoinya -beliau adalah termasuk seorang ahli ibadah yang 
zuhud, para hli ibadah suatu kali pernah berbeda pendapat mengenai pengertian kewaliyan, 
kemudian mereka berkata : " mari kita ketempatnya amatul jalil."kemudian mereka berkata kepada 
beliau "" apa menurut pendapatmu mengenai pengertian dari kewaliyan ?"beliau berkata : " 
waktu-waktunya seorang wali adalah waktu-waktunya sibuk jauh dari dunia, waktu yang tidak 
kosong darinya sesuatu selain Allah azza wajalla."kemudian beliau berkata kepada salah seorang 
dari mereka : " barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa seorang waliyulloh itu 
mempunyai satu kesibukan selain Allah ta'ala maka dustakanlah dia."semoga Allah meridhoinya. 


11. 'Ubaidah binti abi kilab - semoga Allah ta'ala meridhoinya-dulu beliau biasa bolak balik ke malik 
bin dinar, beliau pernah mendengar seseorang berkata : " seorang yang bertagwa tidak akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3406 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mencapai hakikatnya tagwa hingga tiada sesuatupun yang lebih di cintainya kecuali datang 
kepada Allah azza wajalla."kemudian beliau jatuh pingsan.beliau pernah berkata : " aku tidak 
peduli dalam keadaan apa di pagi hari atau di sore hari."dulu orang2 lebih mendahulukan beliau 
daripada robi'ah.semoga Allah meridhoi keduanya. 


12. Chufairoh al abidah - semoga Allah meridhoinya-suatu kali para ahli ibadah mengunjungi 
beliau, kemudian beliau berkata : "apa yang kalian lakukan ?"mereka berkata : " kami meminta 
doa darimu "beliau berkata : "jikalau orang2 yang bersalah itu bisu maka orang yang sudah tua 
kalian tidak akan bicara sebab bisu, tetapi doa adalah sunnah."kemudian beliau berdoa : " semoga 
Allah menjadikan tempat menetap kalian adalah syurga, menjadikan ingat kematian dariku dan 
dari kalian terhadap keadaan dan menjaga keimanan kita hingga mati, dan Dia adalah dzat yang 
maha kasih sayang. 


13. Sya' wanah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-dulu beliau tidak pernah putus dari menangis, 
ditanyakan kepada beliau mengenai hal itu, maka beliau menjawab : " demi Allah, sungguh aku 
suka untuk menangis hingga habis air mataku kemudian aku menangis darah hingga tidak tersisa 
darah dalam jasadku."beliau berkata : " barang siapa yang tidak mampu untuk menangis maka 
sayangilah orang-orang yang menangis, karena sesungguhnya orang yang menangis hanya 
menangis karena pengetahuannya tentang dirinya sendiri , apa yang dipetik darinya dan apa yang 
datang kepadanya."beliau penah menangis dan berkata : " wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau 
mengetahui bahwa orang yang dahaga dari kecintaan kepadaMu tidaklah puas selamanya."orang 
yang penah melayani beliau berkata : " mulai dari jatuhnya pandangan mataku thd sa'wanah aku 
tidak pernah condong kepada dunia sama sekali sebab berkahnya sa'wanah, dan aku tk penah 
menganggap kecil seorangpun dari mslimin dalam pandangan kedua mataku."dulu fudhail bin 
iyadh biasa bolak balik kepada beliau dan meminta doanya. 


14. Aminah ar Romliyah - semoga Allah meridhoinya-dulu bisyr bin haris -smoga Allah 
meridhoinya- pernah mengunjungi beliau .suatu kali bisyr jatuh sakit kemudian aminah 
mengunjunginya dari ramlah, ketika beliau berada disamping bisyr tiba masuk imam ahmad bin 
hambal -semoga Allah meridhoinya- mengunjungi bisyr juga.imam ahmad melihat aminah dan 
berkata kepada bisyr : " siapakan dia ?"bisyr berkata kepada imam ahmad : " beliau adalah 
aminah ar romliyah, sakitku telah sampai kepadanya kemudian beliau datang menjengukku."imam 
ahmad berkata : " mintalah kepada beliau agar mendoakan kita."bisyr berkata kepada aminah : " 
berdoalah kepada Allah untuk kami ."kemudian aminah berdoa : " Yaa Alah, sesungguhnya bisyr 
bin haris dan ahmad bin hambal meminta selamat kepadaMu dari neraka maka semoa Engkau 
menyelamatkan keduanya ya Arhamar rohimiin "imam ahmad berkata : "ketika telah masuk waktu 
malam dilemparkan kepadaku seuah sobekan kertas dari langit yang bertuliskan ' 
bismillahirrochmaanirrochiim, kami telah melakukan hal itu dan fari kamilah tambahannya."semoga 
Allah meridhoi mereka. 


15. Manfusah putri Zaid bin abil fawaris.dulu ketika putra beliau meninggal, beliau letakkan kepala 
putranya di pangkuan dan berkata: " demi Allah, pendahuluanmu di depanku lebih baik bagiku 
daripada pengakhiranmu setelahku, dan kesabaranku thdmu itu lebih utama daripada kesdihaku 
kepadamu, tetapi perpisahan denganmu adalah kerugian dan sesungguhnya aku mempunyai 
pengaharapan, semoga Allah membalasmu kebaikan."kemudian beliau bersyair dengan syairnya 
amr bin ma'di yakrib -semoga Allah meridhoinya-" dan sesunggunya kami adalah kaum yang tidak 
menetes air matanya # terhadap orang yang meninggal dari kami walaupun punggung kami pecah 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3407 ) 


16. Sayidah Nafisah putri al husain bin zaid bin al husain bin ali bin abi tholib -semoga Allah 
meridhoi mereka-beliau dilahirkan di makkah tahun 145 H, tumbuh dalam ibadah dan menikah 
dengan ishag yang dipercaya, mempunyai dua anak yaitu gosim dan ummu kalsum.beliau tinggal 
di mesir 7 tahun dan meninggal tahun 280 H.suami beliau keluar dari mesir dengan kedua 
anaknya.beliau dimakamkan di bagi', berdasarkan perbedaan pendapat mengenai hal itu, ini 
dikatakan oleh ibnu mulaggin.ketika imam syafi'i memasuki daerah mesir ,beliau sering bolak balik 
mengunjungi sayyidah nafisah dan imam syafi'i sholat taraweh bersama beliau di masjidnya 
sayyidah nafisah -semoga Allah meridhoi keduanya-. Wallohu a'lam. 


Ga 1 Ss Sal 

dg yha 35lua Gygia 

SI al sia JB Jab ale Ily gomd Ce PI Lah ah ya GEN gaga Jika IU olga elo 13) ca pny la Al nh 
Bo NY Ph pal toa GI ag IAI 3 Ill en pl Lele IP SS mai Ga NE Lead Opal 

Ug Late onnpod ola II Urat AH Dg RS Ailain AN pall Desi CAS pig id Ie OI IE ali II JI 
lis Kya Uas AI Gaby AAL Ugas AI ay Bila Syah CE gm Lil ang | Leon Ol. 


dg gaall Anal) Uygiag 

Ipa SY Ula gala be JUN S3 Kaam Th LISI O IN ASIN Ar Upi Ah abg Lia SW anji 

JL ep UAS Ain Gi Ka OP Ag LS CLS Torn Ula 2d) Well oUasi Lao SS Mikial Jl CU Volikaal 
Cr iinad! 2 Atn4S 09 yeman pad ya OS) Lag pem ap 5. US Ugal Teganya Jp Lai OS, Kata NI Jis SU 
P3 SS Uesiliag tujaandl Ilm La Taj CAS oli asia dd las ol lg Jis Ola Ugi2 Al 2) case y lan yan 
Bagian Las dls dl. 


Anis ASI Gekorlle engan g 

Un oo AS ai ya gd ab Yee AV) mama SPL ii Un AI ng cas JW AI ge) 
SV) Bad oU, park ALAN OLS ALA 3 Oya p Sol ay AliSU Id old OKU Unadil La Jyie oa BL Jis 
Bam rda OA Kania YP yA Ly Old Jglor oya IU La Opal! Jar Ji Upin AI by CS ly AI 
03 SANany Wrjay Ilyas Upin Al abg SS ipin AI ad) aa IL Lola PAN Lg Bola! jin ea Ale 

AI Ogay lay Unpanly Oa Ti ab salad Slony ob Jjily JII Jat ed oyoly Gala akn Ode JSI Gaalosal 
Las. 


EA evo 
Isiiy UP enjib pjia PHL elo ed Ig UI Gen IL EASY AS Ja pai Lain Al ny Lis Al ah 
3 diy UP Jd EN BI eh Co Bd EP AN 3 eh ru a 
dai Joe Lis Ab ad) SA gais Jr YI CAT La lo LE IP Saad ea Ce al, Jl Kar Ty 
JB OP Toro UT Hong) Sit GUS Kenaly Cabai el aa IS) SAS OA uya Lae Opal Lia Aly Jp II ya 
les AI oo paid Jl eng eta OM Us Y. 


dp plus Rob gina 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3408 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Be Bea oa S3 Le AI ob) LS, Gilta Tabb Ily Ate AI ah nahi OjdI 33 Ops Il 3) 
da ska njly Gaal! ya YP apl Il JS SEWA BL yag Old IK Ky Ula JS 3 alas Ap dl JS 

Le Habt Jin alat cal) La Ugis 1s Anya oat OS, gal ya oleh dil Baualita (ea Jae oya Ida La SY, 
Clay Gpp DU da AS Baal Geb 3 Si OLS OLS pl Y) OEM ya pia 3 We, 


Jet Amal) oya 

Ce Ode Ane Slash las Andi Jae IS) #3 Uas Al ag LAS AT II Ja Ii ya 3 LAS AI oo) 
IA Kan Leorg Sati SAS elsa 3 air (din La Jis UII yani CA, diler Uya US Jilid lag (5 yna 
OS III aah, Yg Rel pg SA MS YY J3 OISYI tes Ul Jo LS OA LA Ela Eli 
2 Seal) Lay Oky O peti ak al) Lay 23 Upin Al ay LS et M3 VI T cah Yy Soul pb 
Use AI ad BS Len yga la Gaara Uli, 


Ogola el uyeing 

AA ale 3 Jab Jopak VI mi Lidya CAS oleng JA JST LAS Ladeni AI ja Liga JI bh 
Lada Kai yh Un gelas Jis VIBE Teman Ba Tang Id el Jaa pel ln SI Sair AS Jab 03 LI) emak 
PPN SY Celladdl ya ya peyamanl Un be ory Lely CAS SI SIS 1 Cikini Sita ejady Leaf) Cam» Lag Lpalss 
Lain AI ay Less Lam, Id ISU, GM Of IE al Ge U, 


Bea 

HW SS Yatily Ag oleng Jali H3 AB Jong lp eny SB panai slr Ip AS ed it oil as Il Al on 
Ab 3 org JB telat meng Jl LA Jah Ba Leetas oya ESA, AS Y lia Sila Cb Jala wo jlag INI 
Le IA an. 


Jeda oaiag 

Jalak aah IL Le Sewa Ida lai de AYI Hd SO gladi ya Hakikat JI melaui ya Lips Jl 3S 3 
2 Oyd segi Lain Poin Y A0 ls ye Jah Olela JJ Olla Il PAI Sa oa Suue IL WI 
Lin AI ay og SN aka Jas Id Uy Ol Siam oya ea An SE Jera. 


SIS gd ea Bas yag 

AI te OA GP Said! Hii al! Ala Y Iga Ups anang. Jl Ga SMU Jl so Lips IA 2) 
Udi Gal OS Kagamat yi Lean Sl si de BUY dai LS Uale Letita pad Jong je Al ls nyai oa 
La Bgn Pl yo. 


Bela Bio oying 

Cell OTP IE ale! Tilas NE (SLS Le id Wage laga is Ah ad) Ogukilali Upale Jeon Al oo) 
Se Sing gay S3 Juang Adel Ga Uya SLB AI Jaor IE tian SNI SI) SI aja Spa aa Layan pi 
SAI Hi yag OLI II OLI Uale Sai, ud. 


dil yudi are) 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3409 ) 


Pe it ga Sol woo Aly IE US GW Ja ASI ye AA Y Uas JS AI al La JW AI oo) 
ad yah Sa UE) SUS Op SSI ai ASI dat dog Jp LS P3 Upah (kamen ya Tenor Aa Y ar SAI 
GIS Taat Ga YO ea Ola Of elail Sl AI 1dpiy S3 SAS td) Ala ya Lag Ugale (ser Lag dani 
Jet OS) Cnakaak! ya Tae Caae 3S panas Yg US ya Wal If J3 lha La il yadi Je Car Sy Ita ya Jyi3 Urat 
slow! Way Up do yag Uas Ate dl ob) ole 


dala JI and oya 

APLI Je BL is (ga La Ala oya Rea Wild Ba eta JAyag Laga da AL Uta WIN op ba OS Uas Ab lh 
Landa Aoa dunT Olla pby JL Peda uya pel JUS Uas Ol Ah ay Hal JP las SNAS on yag da0 Il AI Ky Ja ya 
Aa Ol all IS WI AI Leo Hetal UI yoas WILL Laga AI ge) pd aa JUS Goa Ala ya Weld eaa 
Jb ya OLS Lai Ai yA GUY JB CK ie La JII ya El Ol gaming Jaten ot MY AA 
HL ba saja Lara SUS lelah AB pel GA emang Hd 3S el adab) Jl ma 


Oei Ol or day Ea Tan ya ing 

Gmnly Sala Bai ya A2 ai alah Ula Ably Jyity Lamo (le dual) mai Lada ca IS oi Ugas JW AI by 
II Kab) DS dna ot yaa Sai Ab Pad Del SPG Oh mao LIL OS dy Elle ey oa dal Elle 
AI mas Ol laa Ella le en Ganti Y Pi Ul. c 


eandil Taat Ranadi Dekan Gyginy 

Bolang lay Umpan om Tia Lal ya OLS) AK Ups AI any WA yagit BL ng Ab Ud ur Ia el aj ui 
Al ka) Il ay Oia gan pat Lea AI Lady CAT, AS pa pil dy Ain joy HF Glonu Sony Soal 
JP Ul oat JB C3 G Se de maka Iyiboy (jlS ey penlilI Led yp yaa oya Lee) TA Urlay OM dua Jl 
Lapis Ulas AI (gi) Lakon CI Olla) 3 mag Lelang Ula aja OS yaa dis Ab ay GBI ey 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/764677533555057/ 


F0090. KAJIAN FIOH WANITA BAGIAN 18 : KEHAMILAN 


Oleh Mbah Jenggot 
KAJIAN FIOH WANITA BAGIAN 18 
PI Ala 
BAB KEHAMILAN 
Masa Kehamilan 


Masa sedikitnya wanita hamil adalah enam bulan lebih seukuran lamanya bersetubuh dan 
lamanya melahirkan. Waktu tersebut di hitung dari kumpul suami dengan istrinya sesudahnya 
akad nikah. Masa kebiasannya wanita hamil adalah sembilan bulan dan masa hamil paling lama 
adalah empat tahun @amariyah, sebagaimana yang dialami sendiri oleh Imam Syafi'i di 
kandungan ibunya. 


Masalah sedikitnya masa hamil, kebiasannya dan lamanya, yang digunakan setandar bulan yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3410 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penuh 30 hari dan bukan bulan penanggalan yang kadang hanya berisi 29 hari. 


Maka, apabila ada seorang bayi lahir setelah akad nikah belum sampai penuh enam bulan, 
nasabnya tidak bisa kepada bapak. Dan jika ada seorang anak lahir setelah perpisahan orang 
tuanya sampai teng-gang lebih dari empat tahun, maka nasab anak tersebut juga tidak bisa 
kepada bapak. Tetapi apabila pada saat lahirnya anak belum sampai tenggang cukup empat 
tahun, maka masih tetap dihukumi anaknya ba-pak yang sudah perpisahan dengan ibunya (Fathul 
Garibul Mujib pada Hamisy Al-Bajuri: 1/113, Hasyiyah Al-Bujairami Alal Khatib: 1/305 dan Tabyinal 
Ishlah: 158). 


83 Y Jahanam 
BAB KELAHIRAN 
BAB BAYI KEMBAR 


Bayi yang dianggap lahir kembar, paling lama antara lahirnya bayi yang pertama dengan yang 
kedua adalah tenggang /jarak tidak sampai penuh enam bulan. Apabila tenggang antara kedua 
bayi itu sampai enam bulan maka bayi yang lahir nomor dua tidak dihukumi kembar. Dan hukum- 
nya seperti hamil sendiri. 


ABORSI 


Menggugurkan kandungan yang sudah dimasukkan ruh padanya, yaitu umur 120 hari, hukumnya 
jelas haram. Adapun menggugurkan kandungan yang belum dimasukkan padanya ruh, @aulul 
Muttajih menurut Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami hukumnya adalah haram. Tetapi menurut Syakh 
Ramli, hukumnya tidak haram (Fatawi Al-Ramli pada Hamisy Al-Fatawi al-Kubra al-Fghiyah li Ibni 
Hajar: IV/203 dan Ri'ayatal Himmat: 11/296). 


HUKUM KB 


Menggunakan obat yang dapat mencegah kehamilan secara abadi, hukumnya adalah haram. 
Adapun menggunakan obat yang hanya menjarangkan kehamilan, jika tidak karena uzur, 
hukumnya adalah makruh. Dan jika menggunakan obat penjarang kehamilan dikarenakan uzur, 
misalnya karena repot mengurusi anak, maka hukumnya tidak makruh (Fatawi al-Ramli: IV/203). 


HAL-HAL YANG DILAKUKAN SETELAH KELAHIRAN BAYI 


Jabang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu sayogyanya diusahakan agar dapat 
mengikuti jejak sunah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam, dan para ulama terdahulu yang 
salih-salih yaitu antara lain sebagai berikut: 


1. Hendaklah dibacakan azan pada telinga bayi sebelah kanan dan diigamati pada telinga sebelah 
kiri, agar diselamatkan Allah dari gangguan Ummus Sibyan (jin), ank arena mengikuti sunnah Nabi 
Muhammad Sallallau Alaihi wa Sallam, yang paduka laksanakan azan dan igamat itu di telinganya 
Sayidina Hasan bin Ali, ketika baru dilahirkan dari kandungan Sayidatina Fatimah al-Zahra' 
Radliyallahu 'Anhuma, serta sekaligus menanamkan tauhid ke dalam hati dan pendengarannya. 


2. Hendaklah pada telinganya yang kanan dibacakan doa: 

jl Olasdd ya Len 033 Sob ladusi Ol 
3. Hendaklah kepada bayi itu dibacakan surat Ikhlas tiga kali pada telinganya sebelah kanan, 
karena Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam, juga pernah berbuat demikian. 
4. Hendaklah “dicetaki” dengan buah kurma. Kalau tidak ada, biasa dengan makanan manis, yang 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3411 ) 


tidak dimasak dengan api. 


5. Hendaklah dibacakan surat Al-@adar atau surat Innaa Anzalnahu pada telinganya yang kanan, 
karena bayi yang dibacakan surat tersebut, Allah mentakdirkan, anak tersebut tidak akan berbuat 
zina selama hidupnya (Hasyiyah Al-Jamal Ala Syarhi Al-Minhaj: V/267, Hasyiyah Al-Bajuri: 11/305, 
Fathul Garib: 63, Fathul Wahab pada Hamisy Hasyiyah Al-Jamal: V/265). 


6. Hendaklah sunah mengagigahkan putra lelaki dengan menyembelih kambing dua ekor dan 
putra wanita dengan menyembelih kambing satu ekor. Ketika menyembelih agigah disunahkan 
pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. 


7. Hendaklah sunah memberi nama yang bagus kepada anak ketika pada hari ke tujuh pula, 
karena Nabi Muhammad Sallahu Alaihi wa Sallam, bersabda: 


(Coy So). te Iin Sbd elly Sule Reli ay Ojo SI. 


“Bahwa kamu pada hari kiamat akan diundang dengan nama -namamu dan nama-nama 
bapakmu, maka bagusilah nama-nama-mu.” (Hadits Dari Abi Darda”). 


8. Hendaklah, setelah menyembelih agigah, disunahkan memo-tong atau mencukur rambut bayi 
dan disunahkan pula sede-kah emas atau perak sebobot rambutnya tadi (Syarhu Al-Minhaj serta 
Hasyiyah Al-Jamal: V/266). 


9. Hendaklah memohon kepada Allah agar pada saatnya lahir bayi nanti dimudahkan Allah dan 
lahir dengan selamat yaitu membaca: 


baka UT — pa yA SI AKA G Ellaor SAI AI Fpi TA Wa odka Raw Il A20 Ga ya NA 
SAN AL YP AP Y SAI II ya — 0g Ki Kal all Uas la VI SLS dl Aabot oya Lenhataladile An) Jar de OLI 
Ca ce ale” VI yaah GL GEN AI ya LO yeh Lag AI Ulun. HSE Jade jaya yank! oya FI ALI Gagal 
Oa jab Aang elih ya Un OA ya Sig — SI aa yag AYI Old GL. 
(Hasyiyah Al-Bujairami Ala Al-Khatib: V/310). 
0009. HUKUM MENJADI TKW (Tenaga Kerja Wanita di Luar 
Negeri) 
PERTANYAAN : 
Ary Yaukhtie 


assalaamu'alaikum wr wb mbah ana mau tanya neh... Apa hukum nya TKW/TKI matur suwun 
mbah wassalamu'alaikum wr wb :-) 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Pandangan Figih wanita berprofesi sebagai TKW hukumnya TIDAK BOLEH kecuali: 


1.Aman dari fitnah yakni aman dari hal2 yang membahayakan dirinya hartanya serta aman dari 
maksiat. 


2.Suami miskin/tidak mampu menafkahi keluarganya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3412 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3.Mendapat izin dari wali/suami jika suami masih mampu meberi nafkah. 
Referensi: 

1.Hasiah jamal Juz II hal 135 Cet darul Ihya 

2.Hasiah jamal Juz IV hal 509 Cet darul Ihya' 

3.Is'adurrofig Juz Il hal 136 


Sunde Pati 
Hukumnya haram kecuali kalau disertai mahram atau suami. 
Referensi : 
1. Al Majmu : VIII/341-342 
2. Al Majmu' VI1/87 
Sg LAN AU pd leg HI US Opi: dani 2 342-341 Aiu AW el pem GUS 1: Elle 
la uya blom ag Sang JB aj IP MY B3 oa segi 3 Mery JIN Ben BLN jin Cb pia 
Uje Kahalahy YAA ppt Gawi JB NAS 9 LAI ai Abe Tikag JB ceri di mani Lai LA elu ga Leon pi 
PENA BLH EY JB N aa PARI IIS 3 AAL ale Yi HM 
ad BLN S5 lisa, com OS Lelo OS yaa SIB aa CIA JB ya Lalonol yag al pl JB 
A29 dad Lal Gal os ala sYa LI Bag ada AN PA ml it at alel, gp 
AI HAN Ie LG Calya mad ian IS 9 Bale y BLN ping & gai ah lal Laal OS Of j3L al Haa 
HI AS Ii G 2na JL oa elsa Ay li AS Aa Wal gl 3 yani H3 Jia (EN eye 
As oli ab 33£ Ja gi Anni BT dion poll ee £ pam 3 LS 2. ceil .elel dil BIA Asas S3 3 
(daoehiy Ca ygUNg Halo pal Gam LAM) Ular dad A5 Blah jl P DU 3 yani AA Sg Bob jin ISP all 
HE aya ym ka MI EY Gal gs aga NAS, PYI 3 eat yag HILIL mual. 


Sholeh Punya 


Hukum wanita yang sudah bersuami kerja ke luar negeri tidak boleh, apabila ada salah satu di 
bawah ini : 


1. Tidak mendapat izin dari suami jika suami masih mampu menafagahi 


2. Tidak dapat izin dari ortu ketika kondisi perjalanan sangat rawan meski...pun ada dugaan 
selamat dalam perjalanan 


3. Tidak ada dugaan /keyakinan aman dalam perjalanan /negara tujuaan 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3413 ) 


4. Berangkat ilegal 
5. Pekerjaan haram 


6. Berangkat tidak disertai mahram /suami, kecuali menurut 1 pendapat boleh di sertai dengan 
perempuan tsigoh /bisa di percaya 


1. Bepergian memakai perhiasan /bersolek, jika yakin kuat timbul fitnah 


8. Bepergian dengan kasyful aurat/ membuka aurat 


Mbah Jenggot II 


Ibarot yang disampaikan kang Sunde ulama memang beda pendapat.ada yang memperbolehkan 
tapi tentu dengan syarat-syarat yang telah diuraikan diatas. 


Tambahan Ibarot: 


a. Kitab Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya', Juz 2 Hal. 135: 


aa selai Uso 9— JB Ol II ab SI (san — yang SB) pg AI aed Gad ding Cs da3) 
po 


b. Hasyiah Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya' Juz 4 Hal. 509: 


d CP Lgals pend detak GUY! ss Y SUS ya Lan dd ag dl g— NG Ye (Ai Jelas CPI) 
Se Lek His Al Ain day Re ST Goa SY SY Ip) 2. He ya dia Wed Re SY SY Ole 
Pe USU OS ja at Slim. 


c. Tarsyihul Mustafidin Hal. 352: 


Il gay Bole Ri OLS Y rp II Ling 2. JB OLI AN IS edi SAN lin ala Opo Hu 


d. Tarsyihul Mustafidin Hal. 174: 
Ss 3 JB cant Pill ly Kal JK AYI PA IU 5 yaah Oey RAI BLS Aa Om AA ai) 
Ala yg ly JNE Cab Olpat JS SA aa AI ag CSI. 
e. Masuliyatul Mar'ati Al Muslimah Hal. 78 - 79 


gag Anil po pin CP 2. pas LS Ugale sapih Olemdil Kayong Tila IBU Jas Reny ba pas Ie WNI oa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3412 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ea ai BAJA Ha del yag LI Ie JL LSI KA IL ed be Jadi il ya 
Ge beade BUS Lgi CL Kaali 207 Boy3 UI 5. Jadi Il ab hole gay elu AT Ah ig SAI gladi Ra JI. 
US O yi—dag Iler JI is Atap UI 7 Uas Gaal last ag Leon Ogtiy eta lan Yg dala Las 2 yada UI, 


Wallaahu A'laamu Bis Showaab 


Link Asal :5 www.fb.com/groups/piss.ktb/362926080396873/ 


Sulis Saja Imuet 
KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 


NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE 
LUAR NEGERI 


Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggaL 23-27 Rabiul 
Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
ke Luar Negeri, setelah : 


Menimbang: 


a. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri 
tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam: 


b. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan 
keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan 
terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia, 


c. Bahwa kebutuhan dan keperlua bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan 
terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di 
Indonesia: 


d. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW. 
Memperhatikan: 

Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS. 

Mengingat: 


1. Firman Allah SWT: AS Al-Nur (24): 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan 
larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja: 


2. Hadis Nabi " Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali 
disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. 
Bukhari dan Muslim)" Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal 
melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau 
mahramnya" (HR. Muslim), 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3415 ) 


3. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan din sendiri maupun orang -lain. 


4. Kaidah Fighiyah: "Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari pada 
mendatangkan kemaslahatan. 


"Kaidah Fighiyah: "Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi 
darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan): 


MEMUTUSKAN : 


1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada 
prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan 
terpercaya (niswan tsigah). 


2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsigah, hukumnya haram, kecuali dalam 
keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, ganuniy, dan “adiy, 
serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. 


3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan 
atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2: demikian juga pihak yang 
menerimanya. 


4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk 
menjamin dan melindu keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok / lembaga 
perlindungan hukum atau kelompok niswan tsigah di setiap negara tertentu, serta kota-kota 
tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW. 


5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat 
mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 


Negara asal : Indonesia 

Negeri : Jakarta 

Badan yang mengisu fatwa : Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Penulis/Ulama : 1. Prof Umar Shihab 2. Dr. H.M. Din Syamsuddin 

Tarikh Diisu : 29 Juli 2000 

Nota: Pimpinan Sidang Pleno : 

Ketua: Prof Umar Shihab 

Sekretaris: Dr. H.M. Din Syamsuddin 

Ditetapkan di Jakarta 27 Rabi'ulAkhir 1421 H - 29Juli 2000 M 
MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/215794668443349/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3416 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0053. Hukum Wanita Memakai Celana 
PERTANYAAN : 
Cut Zavheera Berlindung PadaNya 


Assalamualaikum ustadz...benarkah muslimah diharamkan memakai celana panjang&hrs selalu 
memakai rok/gamis?karena jika pakai celana panjang dikatakan menyerupai laki-laki (terlarang 
bagi perempuan yang menyerupai laki-laki begitu juga sebaliknya). Mhn penjelasannya. 
Terimakasih! " 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam...... Melihat bentuk celananya terlebih dahulu : 


e Bila celana tersebut model celana yang khusus/kebanyakan di pakai pada kalangan 
wanita maka tidak terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki-laki yang di haramkan. 


e Bila celana yang memang khusus di pakai untuk pria/kebanyakan pria maka berarti 
terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki-laki yang di haramkan. 


# Bila bentuk celana tersebut masih sama umumnya dipakai oleh lelaki dan wanita juga 
masih tidak di katakan tasyabbuh 
BI dg daa aimedll aa e) 29 SI han sll lee JI LS ya KAI Am Jap : Ss: alun) (3 
Ab LP God Jaa WI Gd dobel dag ale AYU Gate Le Wol ga UP ya alel 3 aj dag. 
Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada 
perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Figh dalam kitab Fath 
aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam 
kitab Annihaayah, Batasannya adalah : "bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut 
berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak 


di gunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut”. | Bughyah Almustarsyidiin 
604 |. 


Macam-macam unsur tasyabbuh (penyerupaan wanita pada pria dan sebaliknya) 


Pp Sg SN Ha ya Hen 
PI dl) aa er ea, II e Gasa ala ale De Ka Ga db af bgs dit P3 Ae 
ISA LA ega Aoa 4 AG Jln oa Ong ag ta Ad Iko AI Jam Heal aa) (2) 


pa pa 


- 8. 30 0 - Pad s PI £ 0 90-00 - ow - - 
(3) HI Gde dla La dia da IS La Yg 6 pa Aloe Clay Jaka (d OP 6 pajak SUS ls 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3417) 


1. Dalam GAYA 

Bertingkah laku seperti wanita. Maksud bertingkah laku seperti wanita adalah menyerupai 
wanita dalam gaya, berbicara, cara berjalan, pakaian, perhiasan yang umumnya di lakukan/ 
di pakai oleh wanita, pelarangan ini bertendensi pada hadits riwayat Ibnu Abbas Ra : 

"Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan 
para wanita yang bertingkah laku seperti pria” (HR. Bukhori) 

Dalam riwayat lain : 

"Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita 
yang menyerupai pria” (HR. Bukhori) 

Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fath Albaari “Larangan ini berlaku bagi orang yang 
sengaja bertingkah laku semacam itu, sedang bagi orang yang memang dari 
penciptaannya memang demikian maka tuntutan kewajibannya adalah merobah sedikit 
demi sedikit, bila orang tersebut tidak mau berusaha merubahnya dengan pelan-pelan 
apalagi terkesan dalam dirinya tumbuh rela dengan keberadaannya maka dirinya berdosa. 
| Mausuu'ah alFighiyyah alKuwaitiyyah X1/63 |. 


2. Dalam Pakaian dan perhiasan 
Sama dalam keterangan di atas, dan yang ada di dokumen 


BALI pd SARI ipa metil G0) S3 Le day ella Ion JI ABI ya ppi dadi Lal 3 (s3 Ula) « 
A3 LP (Gl Jom SUS Ga dolatel Ulag jl NU ya 5 Wal Uu Ol pa UM 3 da easy. 


Masalah : Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki 
pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Figh dalam 
kitab Fath aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga 
mengikutinya dalam kitab Annihaayah, Batasannya adalah "bila salah satu dari lelaki atau 
wanita tersebut berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian 
yang jamak di gunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut" | Bughyah 
Almustarsyidiin 604 J. 


Yang menjadi pertimbangan dalam masalah bisa di katakan pakaian/perhiasan itu 
tasyabbuh atau tidak adalah KEBIASAAN TEMPAT DIMANA DIA BERDOMISILI BUKAN 
TEMPAT LAIN 


Yupiter Jet 
Menambahkan sedikit Masaji Antoro mudah-mudahan nyambung... 


Ilen JI adan Cgbah gg Lian Balita Jon ad ca lama deal dan ASI ab) KPI ep yee op AL aa0 Oh Gaal mat ey) 
Steel ya da ya Yg elu! ya Ser JL dn ya La ya" Sega meng dala AI aan al Jay came 1 JW" 
AI yak ya Ad 3 AA Sya Oa uya Jet fat 


Ola GE Islan Jay: 
Iler Jl OB ya OS Le Jab BLN akan Ol eladll OLS uya UU La Jas Jen jl alang OL do pada Anti OS Ol: Led « 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3418 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Aa AI pnandi SG Cip AB Gate JS gala OT Ol Lerlaly CW lah jl atas pat Ah dai lia OP 
Ag pel A0 yak Ronlaah aflaan: uya Lagian JS C3 gag La Aini « 


Dg SV gai Ilat AS jada ) yah 3 GAS Letra GAB Ah oo DB Uas y Aka Oka Gel UI 
SUS dag SU . 
ana | Lah AAS SGP Vy Oei YUL OK Akad isl IP UT cakap Jae dadi " Ant" Jail Aang La lay 


PO Ol Lala ori ya OS Ol UI SUS SAH SAN ENI Ge EL ya ab Gde 0G ol: GBI AN, 
AIA M3 DO Aa aya HS Gal, SI ya 0G Ot Lala 4 Ola YI Upale Gles I ALA a  dai ak 
Lagaska Land Ang Yg 6 dah Sd Y GL Ud yag SUS Ang G6 Den) ARI ) Ja or yg ea 


AN GB 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0057. HUKUM MEMAKAI MINYAK WANGI DAN BERHIAS 
UNTUK PEREMPUAN 


Ketahuilah bahwa keluarnya seorang perempuan dalam keadaan berhias atau memakai minyak 
wangi dengan keadaan menutup aurat hukumnya makruh tanzih, tidak haram. Hal itu menjadi 
haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer (mendapatkan pandangan mata) dari kaum 
laki-laki, artinya bertujuan membuat fitnah terhadap mereka. 


Ibnu Hibbanf58|, al-Hakim(59|, an-Nasa'i(60J, al-Baihagif61) meriwayatkan dalam bab kemakruhan 
kaum perempuan untuk memakai minyak wangi, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud|62) dari Abi 
Musa al-'Asy'ari dengan marfu' kepada Rasulullah, ia bersabda: 


A31 PU Iya pi Ie oa O Jenal B al Ul 


(Perempuan manapun memakai wewangian kemudian lewat pada suatu kaum (laki-laki) agara 
mereka mendapati baunya maka ia seorang pelaku zina). 


At-Tirmidzif63) dalam bab tetang kemakruhan keluar perempuan dengan memakai wewangian, 
juga dari hadits Abi Musa al-'Asy'ari dengan marfu' kepada Rasulullah, ia bersabda: 
IIS IIS oed mem Sya Sania ISL ALAN cas exe JS 


(Setiap (kebanyakan) mata melakukan zina, dan perempuan jika ia memakai wewangian 
kemudian lewat di suatu majelis maka ia yang begini dan begini). Artinya ia seorang pelaku zina. 


Hadits terakhir di atas dalam pengertian umum (Muthlag), sementara hadits yang pertama dengan 
lafazh (sum 44,| dalam pengertian yang dikhususkan (Mugayyad). Tujuan kedua hadits adalah 


sama. Karena itu maka pengertian yang umum (Mutlag) harus dipahami dengan mengaitkannya 
dengan pengertian yang khusus (Mugayyad), sebagai mana kaedah ini telah menjadi keharusan 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3419 ) 


dengan kesepakatan (Ijma') mayoritas ulama, supaya kita terhindar dari konfrontasi dengan 
kesepakatan (ljma') mayoritas ulama tersebut. Karena itu tidak ada seorangpun dari para ulama 
yang menyatakan haram secara mutlak bagi seorang perempuan keluar rumah dengan memakai 
wewangian. Pemahaman semacam ini sesuai dengan hadits “Aisyah yang diriwayatkan Abu 
Dawud dalam Sunan-nya, bahwa ia berkata/64J: “Kita Jlsteri-isteri nabil keluar bersama nabi 
menuju Mekah, dan kita melumuri wajah dengan misik wangi untuk ihram. Jika salah seorang dari 
kami berkeringat, air keringatnya mengalir di atas wajahnya (membentuk guratan-guratan|, dan 
nabi tidak mencegah”. Padahal Rasulullah dan isteri-isterinya berpakian ihram dari Dzil Hulaifah: 
suatu tempat beberapa mil dari Madinah. 


Hadits pertama di atas diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihagi dalam suatu bab yang 
keduanya menamakan bab tersebut dengan “Bab makruh bagi perempuan untuk memakai 
wewangian”. Bab tersebut dinamakan demikian karena keduanya paham bahwa hukum 
perempuan memakai minyak wangi adalah makruh tanzih. Lafazh makruh jika diungkapkan 
secara mutlak maka yang dimaksud adalah makruh tanzih, sebagaimana dinyatakan para ulama 
madzhab Syafi'i. Syaikh Ahmad ibn Ruslan berkataf65J: 


H3 In IL Oa HE mia 0),SN Jet, 


(Seorang pelaku perbuatan makruh tidak disiksa, tetapi bila ia tidak melakukan perbuatan tersebut 
karena tujuan melaksanakan syari'at, ia diberi pahala). 


Sebagaiman diketahuai al-Baihagi adalah salah seorang ulama besar madzhab Syafii. 
Pemahaman mazdhab Syafi'i ini juga diambil oleh madzhab Hanbali dan Maliki. Artinya semua 
madzhab menyatakan bahwa lafazh “makruh" jika disebut secara mutlak maka yang dimaksud 
adalah “makruh tanzih”. Adapaun dalam madzhab Hanafi, umumnya penyebutan tersebut untuk 
tujuan “makruh tahrim”: artinya pelaku perbuatan tersebut telah berdosa. 


Dengan demikian, orang yang mengharamkan keluarnya perempuan dengan wewangian, akan 
bersikap apa terhadap hadits “Aisyah di atas yang merupakan hadits shahih, karena tidak ada 
seorang ahli haditspun (al-hafizh) yang menyatakan hadits tersebut dla'if ?!. Adapun penyataan 
sikap dari seorang yang bukan ahli hadits tentu saja tidak ada gunanya, karena itu tidak 
memberikan pengaruh (sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Musthalah al-Hadits). 


Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa suatu ketika seorang perempuan 
lewat di hadapan Abu Hurairah yang wewangiannya dirasakan oleh beliau, ia bertanya: “Handak 
kemanakah engkau wahai hamba Tuhan yang maha perkasa?, perempuan tersebut menjawab: 
“Ke masjid”. Abu Hurairah berkata: “Adakah engkau memakai wewangian untuk itu?” Ia 
menjawab: “Iya”. Abu Hurairah berkata: “Kembalilah engkau pulang dan mandilah, sesungguhnya 
saya mendengar Rasulullah bersabda: “Allah tidak menerima shalat seorang perempuan yang 
keluar menuju masjid sementara wewangiannya menyebar semerbak hingga ia pulang kembali 
dan mandi”. Hadits ini tidak dinyatakan shahih oleh seorang hafizhpun. Bahkan Ibnu Khuzaimah 
yang meriwayatkannya berkata: “Jika hadits ini shahih”. Jartinya menurut beliau hadits ini tidak 
shahih). 


Dengan demikian hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Yang menjadi sandaran hukum 
dalam hal ini adalah hadits “Aisyah sebelumnya di atas, karena hadits tersebut lebih kuat 
sanadnya dari pada hadits Ibnu Khuzaimah ini. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3420 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun demikian makna dua hadits ini dapat dipadukan. Dengan dipahami sebagai berikut: “Jika 
hadits Ibnu Khuzaimah dinyatakan shahih maka maknanya bukan untuk tujuan mengharamkan 
memakai minyak wangi bagi kaum perempuan, tapi untuk menyatakan bahwa shalatnya 
perempuan tersebut tidak diterima (tidak memiliki pahala). Hal ini sebagaimana diketahui bahwa 
ada beberapa perbuatan makruh yang dapat menghilangkan pahala perbuatan Jibadah| yang 
sedang dilakukan, namun begitu perbuatan (Imakruh| tersebut bukan sebuah kemaksiatan. 
Contohnya seperti shalat tanpa adanya khusyu, shalat tetap sah (menggugurkan kewajiban) hanya 
saja tanpa pahala dan tidak diterima. Contoh lainnya seperti hadits Ibnu “Abbas yang diriwayatkan 
Abu Dawud dengan marfu166J: “Siapa yang mendengar orang memanggil Jadzan| dan ia tidak 
memiliki alasan untuk mengikutinya (shalat jama'ah) maka tidak diterima shalatnya Isendiril yang 
ia lakukan”. Beberapa sahabat bertanya: “Apakah alasan dalam hal ini?”. la menjawab: “Rasa 
takut atau karena sakit”. Hadits ini bukan berarti orang yang tidak shalat berjama'ah dengan tanpa 
alasan sebagai pelaku maksiat. Tetapi maknanya orang tersebut telah berlaku perbuatan makruh. 
Demikian pula dengan hadits Ibnu Khuzaimah di atas bukan dalam pengertian haram memakai 
wewangian bagi perempuan, tetapi dalam pengertian makruh. 


Catatan lainnya: wewangian yang dimakruhkan di sini adalah wewangian yang semerbak baunya, 
sebab lafazh haditsnya menyatakan (k4,, sewl, dan lafazh (| untuk bau yang menyengat, 
tidak digunakan mutlak/umum bagi seluruh wewangian. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh 
para ahli bahasa. 


Adapun hadits yang berbunyi: 
SN pr pa GS AI Arlan oya dl olah Iyaaf Y 


(Janganlah kalian melarang para hamba Allah dari kaum perempuan untuk mendatangi masjid- 
masjid, hanya saja hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian). Hadits 
inipun dalam pengertian makruh tanzih bila perempuan tersebut memakai wewangian menuju 
masjid. 
Pengakuan sebagain orang bahwa an-Nasa'i meriwayatkan: 

le) Tanor gd pia Dad... 


Dengan lafazh (tu sl, (...hingga kaum laki-laki medapatkan wanginya...) adalah periwayatan 
yang tidak shahih. Riwayat yang shahih adalah dengan lafazh Ji Jl: (...dengan tujuan agar kaum 
laki-laki mendapatkan wanginya). 


Simak apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad ibn al-Munkadir, berkata: 
“Suatu saat Asma' didatangi “Aisyah, sementara Zubair (suami Asma”) tidak ada di rumah. Dan 
ketika Rasulullah masuk ia mendapati wewangian, ia bersabda: “Tidak layak bagi seorang 
perempuan memakai wewangain di saat suaminya tidak di rumah”. Hadits inipun bukan untuk 
menunjukan keharaman, karena bila untuk tujuan haram maka akan diterangkan langsung oleh 
nabi. 


Ibnu Muflih al-Magdisi al-Hanbali dalam karyanya al-Adab as-Syar'iyyah berkata: “Haram bagi 
seorang perempuan keluar rumah suaminya tanpa mendapatkan izin darinya, kecuali karena 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3421 ) 


dlarurat atau karena kewajian syari'at...”. Pada akhir tulisan ia berkata: “...dan dimakruhkan bagi 
perempuan memakai wewangain untuk hadir ke masjid atau ke tempat lainnya”. 


exex 


Al-Baihagi dalam dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu “Abbas bahwa di hari iedul fitri 
Rasulullah keluar rumah, ia shalat dua raka'at, saat itu beliau bersama Bilal, kemudian datang 
kaum perempuan dan nabi menyuruh mereka semua untuk bersedekah, setelah itu kemudian 
kaum perempuan tersebut melepaskan apa yang mereka kenakan dari al-Khursh dan as-Sakhab. 
Al-Baihagi berkata: “Hadits ini diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari Abi al-Walid, 
dan diriwayatkan Muslim dari Syu'bah”. As-Sakhab adalah sesuatu yang dikenakan dari 
wewangian. Al-Khursh adalah perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Dalam hadits ini terdapat 
kebolehan bagi kaum perempuan untuk memakai wewangaian dan berhias, di mana Rasulullah 
tidak melarang kaum perempuan tersebut untuk mengenakannya. 


(58). Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban (6/301) 
(59). Al-Mustadrak: Kitab at-Tafsir (21396) 

(60J. Sunan an-Nasaii: Kitab az-Zinah 

(61). As-Sunan al-Kubra (3/246) 


(62). Sunan Abi Dawud: Kitab at-Tarajju- Bab tentang keluarnya perempuan dengan memakai 
minyak wangi. 


(63). Jami' at-Tirmidzi: Kitab al-Adab: Bab tentang makruhnya seorang perempuan keluar dengan 
memakai minyak wangi. 


(64|. Sunan Abi Dawud: Kitab al-Manasik. 
(65. Matan az-Zubad (h. 10) 


(66J. Sunan Abi Dawud: Kitab as-Shalat. Lihat pula al-Mustadrak (1/246) dan as-Sunan al-Kubra 
(3/75) 


SUMBER : EBOOK MASA-IL DINIYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook oleh: M. 
Lugman Firmansyah, Facebook Pages A@IDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA 
TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com 


0065. Kewajiban Jilbab : Wajah Dan Telapak Tangan 
Wanita Bukan Aurat 


PERTANYAAN : 
Tommy Sumardi 


Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim trbesar di dunia(katanya), Tapi Wanita 
indonesia lebih bnyk yang tidak memakai jilbab..baik orang tua dan muda. Padahal mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3422 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslimat ..berjilbab kadang bila berpergian saja. Pertanyaanya, sebenarnya Hukum jilbab untuk 
wanita itu wajib atau tidak..? mohon di jelaskan mbah, dan para ustadz semua. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Telah menjadi suatu ijma' bagi kaum Muslimin di semua negara dan di setiap masa pada semua 
golongan fugaha, ulama, ahli-ahli hadits dan ahli tasawuf, bahwa rambut wanita itu termasuk 
perhiasan yang wajib ditutup, tidak boleh dibuka di hadapan orang yang bukan muhrimnya . 
Adapun sanad dan dalil dari ijima' tersebut ialah ayat al-Gur'an: 

Dana Ja paka ja Ga Ya CU ay ba Up GA DN Gala oa ai AA 3 
"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, 
memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ..." (AS. an-Nur: 
2 


Sulis Saja Imuet 


JIN oran AE au may Lain pb La UI eta Gada NI yen lina gaya OP uraian Dia jali J3): 
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan 
memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali 


yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke juyub (celah- 
celah pakaian) mereka."(As. 24:31) 


Berkata Ath-Thabary rahimahullahu: 
Ab A3 BL) Cho pai Lp O jang Keyhyer (daa DAA end, 


“Hendaknya mereka melemparkan khimar-khimar mereka di atas celah pakaian mereka supaya 
mereka bisa menutupi rambut, leher , dan anting-anting mereka.” (Jami'ul Bayan 17/262, tahgig 
Abdullah At-Turky) 


Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu: 


Alatas Jt ella td Gp) HA Ty Unyu oya US La GNI tell opo Ce SLS Ski Lb Jang lil Hang 
Lrgah Kila g Uaias 0 ebi Laga Eeyai Anilap Y laa Toniaa Iler Jl PIN Sh MIS lah SU gih 
BEN Gel Len GI A3 CA dan ata Jana tian Ular aa Habaib il 

“Khimar, nama lainnya adalah Al-Magani', yaitu kain yang memiliki ujung-ujung yang dijulurkan ke 
dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya, hal ini dilakukan untuk menyelisihi syi'ar 
wanita jahiliyyah karena mereka tidak melakukan yang demikian, bahkan wanita jahiliyyah dahulu 


melewati para lelaki dalam keadaan terbuka dadanya, tidak tertutupi sesuatu, terkadang 
memperlihatkan lehernya dan ikatan-ikatan rambutnya, dan anting-anting yang ada di telinganya. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3423 


Dan khumur adalah jama' dari khimar, artinya apa-apa yang digunakan untuk menutupi, 
maksudnya disini adalah yang digunakan untuk menutupi kepala, yang manusia menyebutnya Al- 
Magani' (Tafsir Ibnu Katsir 10/218, cet. Muassah Gurthubah) 


Lihat keterangan yang semakna di kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Baghawy, Tafsir Al-Alusy, 
Fathul Gadir dll, ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31. 


Dan kitab-kitab figh seperti , Mughny Al-Muhtaj (1/502, cet. Darul Marrifah) dll. 


Demikian pula kitab-kitab lughah (bahasa) seperti Al-Mishbahul Munir (1/248, cet. Al-Mathba'ah 
Al-Amiriyyah), Az-Zahir fii ma'ani kalimatin nas (1/513, tahgig Hatim Shalih Dhamin), Lisanul “Arab 
hal:1261, Mu'jamu Lughatil Fugaha, dll. 


Yang intinya bahwa pengertian khimar di dalam surat An-Nur ayat 31 adalah kain kerudung yang 
digunakan wanita untuk menutup kepala sehingga tertutup rambut, leher, anting-anting dan dada 
mereka. Sementara itu wajib bagi wanita muslimah mengenakan jilbab setelah mengenakan 
khimar ketika keluar rumah, sebagaimana tercantum dalam firman Allah ta'ala: 


P I- Lu 2... Lk arakai enak Ha 0g Tia 9 (4 oce 0. (EN) 2... ten. -09 Aa -. - 
Kosik AN OS ada S8 daa Of dal UUS Udan Uya AAS Unila Urin fall lay Wlilay WerlyjU J3 al laa 
591 Ce 


Artinya:” Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang 
mukmin agar hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian 
itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (As. 33:59) 


Para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan jilbab, ada yang mengatakan sama dengan khimar, 
ada yang mengatakan lebih besar, dll (lihat Lisanul Arab hal: 649). Dan yang benar —wallahu 
alamu- jilbab adalah pakaian setelah khimar, lebih besar dari khimar, menutup seluruh badan 
wanita. 


Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu: 
MB Bp  # SUH 
“Dan jilbab adalah pakaian di atas khimar.” (Tafsir Ibnu Katsir 11/252) 
Berkata Al-Baghawy rahimahullahu: 
Al gAI Bp TN US Jadi Gl 3UI yag. 


“Jilbab nama lainnya adalah Al-Mula'ah dimana wanita menutupi dirinya dengannya, dipakai di 
atas Ad-Dir (gamis/baju panjang dalam/daster) dan Al-Khimar.” (Ma'alimut Tanzil 5/376, cet. Dar 
Ath-Thaibah) 


Berkata Syeikhul Islam rahimahullahu: 
Om 9 AJA Gl LA 2 


“Dan jilbab nama lain dari milhafah, yang menutupi kepala dan badan.” (Syarhul “Umdah 2/270) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3422 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berkata Abu Abdillah Al-@urthuby rahimahullahu: 
HA La an ji AI HI Ah mma yaa JLE ya JST Op yag Clan pan IE 


adalah jama' Ws, yaitu kain yang lebih besar dari khimar...dan yang benar bahwasanya jilbab 
adalah kain yang menutup seluruh badan.” (Al-Jami' li Ahkamil Guran 17/230, tahgig Abdullah At- 
Turky) 


Sulis Saja Imuet 
lela Legong MAS Lgis ya TE UU pad dai 3 Lega Waah Uap pa sr Jordi eta anus ot alel, 
SU Lala Je ebay 3 ai) SKI Gal dal Dae Pm cal GUY! laka Jis a8. 


| hadi jab Ill dy dergil Blu IN aa Hor de Ry JB on Ll ol luadh holy " Cl II ai. 


AA, 


V6 aja PP Aa PNY Ala Yg cra YP Il dea lela Lppny JS UE" (2) BIG JB, 
MN dy 279 Intel Ambi CU, Uagal oa pe. 


Sale IS La SA Leone ya OS OT da elang am SILAM care ega ah da" ah (By El men 3 Ju, 

HA MS Boi yA LS SJ 3 Upeny jie ale BY US Op Anil 3 le Jai ja. 

S3 AYI aa el el pa IE BY! ya UYA Ly Hem Uh PJ TB MAN LS) Jb) 

Cd Hima SIS Ly dab 3 Upgrg pian LAN de AV dl ella ye ale LI Ai LX Ia Y Ol Al 

Pad OS SUS ea tan OI AN BO og dog (ga Irta Uetapa Ji) 2s AH ate mad! jab Je 

Hasil oya da2 Jilor i3 Wal Jend ya #lann YUS Sega INA AS Hy Rule Roman by Tina SY Ja GI 3 oto ary 

DN JSI PI Ie iya ed Wpog. 

Cek di fatawi Kubro karangan imam Ibnu Hajar ALhytamy.juga hasiyah sayarah idhoh “ala 
manasik haji karya imam nawawi 


TERDAPAT LEBIH DARI 38 KITAB KARYA ULAMA YANG MENYATAKAN WAJAH DAN 
TANGAN TIDAK TERMASUK AUROT. 


Lela Upon MABUS Upi ya TPB ON 5 ymab Upi) Leon) (5 yan Uda pain ia II Jr put LA Bye ol del. 
Sop HI Lali Je EeaY 3 ai) SKI Gaal kal Dae Pm cal GUY! Nala Jas a83. 


OM basil jab Ulee jl (ae deng Bila BLM TIP de NYI JB om ll af take photo "ly JI a 


—. 


VI aji AP UT Cl BUNYI Ala Yg ora 6 Il dea Lol Lppny JS UR EL" (2) UG JB, 
Be NN IP dy 279 Intel Ambi CU, Uagal oa pe. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3425 


BE nan E NPaaa el hp" tah (By Ale may G Ju, 
MAS Boni ya LS SAI 3 eery ja Upale BY US Ol dki YP lal 3 ya. 


PS yA INI aa al el pia Ae BUSI oya PL Ai Lag teri LN PJ TP 3 MLS LS) Jb, 
(dy Tian SUS Ly Lia 3 Upgory ia BIAN de AV dl ella! ye ole 2 Ai LL Ia Y Ol GA 
pal ON SUS ea eynn OY AI (BO (og Baya (ta 2 ak oran padd ng, ds Ayi oypie mal jab Jlor jl 
And! oat Jis jie Ap Ugal Jo jl oya elsa IS Seyalk Jar S5 y Tale nda Ay Rina II Ja 3G ye nya 


DN IG Jiya od Wyo7. 


Ing Ken dengu (BL og Boga | Kai ab UU Dygta Gta Up) HL dp Ld Lai Ae) onlen ol ye el ab 
Sedia (By salo aala Tp Mag (0) 23 O) BEN SAI Aron SA Layan AYI can SAI ai yh 
Dp BI Ole II Sang Ela cekuad BIAE Renata Bal Cglor "JB Gala oya AA ae Ga opa Ay ae, (10) PU 

PA IE fun pelit dala Je eh 2 adat V nS Li al Sat AE an OLI Syay Urip elag ade 
Gila Any 1 Jadi gue AI Jguny GA Ugiunon amel Lp asa Judi! Jami tita Lb CS) ye pl JB et us 
Ul eah "da KAA ul a22 Lag JII Jgn Uban JB." diana Upomeet Al) Jai Ulaory" (12) Je Lado ya 
Kp MAH dal ang US OLS ala JB «"agale Vena sale bulag 


Hary Jail OS) tile) jae AE dil pal pg ale Got Jai Cal Saji JB ye op Al A2 2 (13) Gk dl, 
Sab 0 pekany dala AI Clan Al Segan Gatita ln penbot oya Bal Lala) Geaida PAI plang Aale AI eno ol Hibah elang 
Ageng Jah Jati! Opi Ie op Silet Upah) jap Judi) peang ale AI Goa adl CU Clginaon emely Upah Jas Jail 
Odatiay diisi Aoi aa Yak NI Cab Gt pal JB GL) Anni La Ay em opal BL IU dl dl ye 
kail oisd UM dlmey Ugal) Jl oyaol Jai eng SA alay dala AI ko dl dajay 1JU casan) Ai oa II dl 
lai Of de J3 A9 nh PemSYI skema Il Jadi oya dd LI Las dinsny pole CN pil Pb Tallaa Ady 1JU cade 
Uno YL der all AN el mar ES Pj AP € pelayan aa lal pi LM Olah ya ye md UN 
ole) j3 INI 3 Legong Sad LAN OT de pesta Lo Ga Lte BA pa Ol de Ja diy SIB Juni tony Ino 
daki Aa Ay 2 dn ab G Oei Je (BOL yg dag Apa a Ietaty Ganja J3 Jadi ol, LA 
erukah ng AL Of LK OS MY p yaaa Jas uji IST BL Kim sda — 8 AAA SS KY Pi olesi U isantdll 
Gaia Hentai gal 3 SUS plan LAS Ulpgony Aa Ga pik pegat lal IE Oly dong Ralat Tonny pln! Rolaan 
ka Gal ly (5) Sala al alay LS ALI ad) gl BB gagang Je aa SI pil IL Aa 9 
Nate de JI Jalan Laga Ugal pel Jar Legong Ralahir Anal yal 0 pelny dala dil lo Au OS ja AR pby 
Soy 3 Ar JB SI tr madel SUS 3 Legong Falak Arsa TAN Abd Ug tlah PASI teng Gani Y yh JUL 
oa le LA Aaatay ikon dalah Hg II Ai gor 3 mall Aa Nil Gali OP Aap ea Gaal P3 Uadip mbl ya US L 
DS Lego Tomat JAS Ae Gil La Ol Yang yaa OT US Lega LE Laga Lrly OLS Jp tag png pala S3 
J3 esai Ska pB oya BAN dong Ol (de AU Ja pelany Aale II Ula A5 Kuah 6 273 Y Ska Syed Pay! JAN 
KE Ly Jaa il TAI gamat Ad SU ani WS) al Jie IS Tani ada VI tag, Gali 3 MAS 
Kaai p AAN BA ya elang Ilor Ji Ou 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3426 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ale AI dl Gaal Giga) Jadid! OS 2JU Lapis BI ab) ale oya AL da0 ye Fa HS Gale Lal Lab guy 
SES AL Jabal deng Bonai peng dala AI ala Cai Jae ca) ay Le Ja Juai Jam (entot oya Bl yel Well 
AN Lelo km G W3g" es" JU fee bi AI Ie aa Y TS Lena Gd SA AI dl Ol 3 YI, 


Jasa Ji Jasad 2 ch yaaa Un AAN O any Lanal! gadi “pria Uya Bal Geleng tel (LT) pm cl ISL JB 
Lai Kemsy Ugal las Jul! Gilad (Ato pa Uya Lal abdi y Yan al Uiy Sey Jadil IS) Semata Hala, Ideal, 
Jkai bila IU oa Hilort3 Ul laa Ji) melu y dala AN bp ai LAI Henna Rel) 3 Ubi drg Shan 1 
OS) Ae Lan G Sa alan 3 bag dbali Gie Gb Hd Sao G gip SUN ya Nia call) JS 3 Ageng Sus 
Sl If CPI GI AI Judi don plang Ale Al lo SI Jung Do GNI IA oya Any casan Iii Sian LE Jual 
A1 Otlandi Lagi Joran Of Gandhi Rian Aaylong an LS cal) "Ga pele 3 J4 ti2 Ayang Io AI GE dl, 
ale AAS Jales mat LA JB La lelang disi Sy gua Legong BOAI HLAS jon Ulos) de Yo Lyad Ia Gg 
Lagi Jeda Of Card Ri Anyer Un LE al) "LI Ale Jp ayal 3 Jali JS 6-3 AT SW 
BAL Lae Il lg HN ola adala GLEN LS ai pi ya Reni j0 0 S3 La Alaling €." Oles 
beale 3005 If SI ly TB AU al ya angga La Of Rail 3 PI IV pn oil Ai Timo jl Rona CG pia 
per pu ye: 


— 3 Lani 3. 


Jan EP ya ina ai gag MASA LeryaR (V9) Jalos mate TA ISI Jade AeS Fed! JB, 
Op cad! KAN Of Urai dy Gi 3U Langit Wb j yomah Bo 2 Lah OLS dor lalang Tgl Uni) teng pb Laskar 
ANN Mp ab Ale Lau CE toples JEy UA ja La png Kemll pygbaa 1g ol JS 4 cuka 
Una LE cah lal IE Akad) BNI ale Iyan dl OT ya SI ala! Ton yh BU Ae oyal DL AA pas 

jan OLI ed UE ago Jat oya Tgn of rp ll Yama Ji 3 Tom D1 Olagddl Lagi Jeruk Of Cant iko da jlory 
pan Ugake yi Lgsta dari! yah del jatil cal Ja Nia Of Wol CAN Boga UN Y Aril Lado BL de rig aj lia Gd 
Era Gelin JS Ig SUS aa Ti AA AB SA yag Reni Omg da0 US dor Aa Ka prt 
Le merualh AYI OLS LAS ek ya ageng lewat ye Jiya ya Y) RSI uya pia ALS lal 2 Vyita Om 
Ih Ag3n9 (207 LSI US Mia pr SAY Page lala dl ANA LAI ola (3 RadIU SA adl Gal, 
cp siam Bal kung Aale Al dl AI gang Silet alat LS 2 alat ogah agan oya Lega, (21) Ole al ay) La Lanal 
PS SI SG CI Ina GO GP pesat peluny lala Da JIN Inai G pki pi Yaa SG Lp amal 
Ol Ah WAWES (24) maa 2 ya Ker ea Calo SA, 11 rakit! Uno Ip) Ulas 9 AI Jp sabah EL ya 
(SIA Bia Vai Sp Ol Lake SU Jia d Lb celony Raha at yf Ulag H pal ema HAN SS Jia d dya 
Ing Kp Gi EL da Ojak Y mad at Ion JI day Legong HS Ajal Jb il de Ai SAI PURI f 
Cra3 SI mamall sial A8 MUI oles ada Ja Aa Opi elsa Adil 3 abal Pe cal AS AS LnYI. 


SS OP cajia KEA dong Ol Gde Ida pa pt al Jera Ore Arang Ulos 1 Aa Leto" #etgakon Of Lal Ja Y 
JB POIN, INKA dala al Ah (SAI Cd Ea RabU Lega ray dig Tan data Goal pl JBS dl all ab: 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3427 


ny lai Uma SIM pekan dale Al aao Al Jgany Gi 1 adi IAI Ca Coast Joy AP 3 Al ol Uma Gr 
Aa Lem" Teen gal JI GA ae VI Mit USU pai OT ya Lg Rab am MY Uya ah". 


Ann GE yag (23) dala yah toni Ja Ao Pi UN Aan Lem" Lao Ul (22) elaaa Ay) ad Ca Tab Lay 
Bkslal He SUS OY edan Lee 1 Ian Joel ya ya Cg Tab Laga lil LNG Cm pal BL JB LS 

Il JET Abg WB UG KA Gada Aa pendeta AL La Lagi paman Oto (jas IS Af uya ettay al pe 
2x3 WIL 033 SUS glory tenan) Una HI Ae SI, 


Is lets ye SB) Lol Ugalsy mekang dal AI an bl Syur Cde eaeen K4 ad an el Of (2) Sao Ul ym G3 
alang ada AI lo AI 


Oka sngaun Cddkl lean Gaga 4 Agan Al JUAN "akang Sila YP Uya Ea Of mba | ya! cah IBI Of sket Uu" JG, 
(IS onkia GOS. 

LAM ps JI Blog doyan Keyaytai ayo ora Opal Jap) HAWA JP 3 9 (25) GL AA mi G3 
Csma ISU JUS Ca le dn jala 2 Ll BU “5 eka UU Il ah oya SANG Nyi "tai 
endor M9 oyaaN 9 don ya ALI Jordi 33 BUSI, eny el 5 Ol Aj Ba 3 OLI ajele LV 2 
BL HS IP caoleel Jl Bogel siy AAAS Age LL KS I eb yanny Aha Ul Boy pl GSVL jam hai 
"Sya Land LAI Gale Tit par Y aga MAS, kenal gal OLS Lg ciut” Aga Inketo (OI. 


SI Lelang LA gb Un dang VI Bye Ubay mami Bp SLS Ola LAN Lal "tetas La (26) endUI Rang, 3 Gas! IU, 
MAY ab II SP ag IM one SI, 


Upin ab UU) Iya Gada Ujd #lU SP VE Lily Gale opal Ol goal RL ALS 3 (27) JAN or yak Jb, 
dd Ily aa Lean SO Bel Oj Ioi ar OS odab ya aa PU of, COLI teng ya (IU, 3) ya 
PI AG CAN LS omb3 orkes ol ye Lal US Ja, FDI PIN Dep ab 01 KASI, 

(28). 


BLAN ooya den OY AHLI 9 es old ad S1 (29) Ai La ALI Ily alel GI Kali pedl OLS Bj 
HI HI 3 LAI Palet Yam JB (30) ani La J3 — alan lan OLS oU Je JS ab Iga Oa 
Up jig Ui CN OS y SUS 2 peri Ball UG Olyal Iko slah Ale paly lay JL 0,3 NIS, 0 

MS Tang VI LP ya LN SY adil af SNI oya dad LSI saman Ino Ol CA LAI jr, 

JII pay Ragi AL pay pa petai Haa AI LS pa “AN MIL) JIE ain 3 SW Jade a02 IU, 


Bow 


HAM Alai GP Ae Boy hk INEY IL aa jiy dale plyaal al tablet ia Il AB Bo all Io yeban cai — ii. 


ASI (emad (SE Of OI La ja data an Yi (32) HI png ab HUNI sad S3 MANIS JB, 
GIE AWAN 3 sat Pa al Tika Jia S3) — AM apby ayu IE JI SS Jera coy Sail Al (33) 
Ea an 31 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3428 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JB er d RAN Siang UJI jia (JI ai) OS Of UE" (35) AlY ALS 3 Ie SAI adl SE ALYI JB, 
DN" YI aad (Hat 3) dals Sai «Ud ob Y, @ebladl Hang ISI pe Y SI. 


ijab 0 Su3 1013 af al JB Lil Uhlay Leilasi pm SL NS UG Go ASI 0 STANG" (36) Lal as JU, 
DA" Ay kilang Jadi lelang Ab BMA 3. 


SPB AS 2 Jail op pia Lao 2JU (Sma Ui 2 (33 aa Gde or ai Gel an La (BT) OlaYI SUS By 
Cab NOT SSI Beng del AI Chan bl Jyary MB Urai sll GS "JB Ana j3 ta OP tie Io dr 
AI TP ya VPN oya adelia Ibr beb Ca Urea gan 1. 


AE Id de Oly CeniSNy ngll HS  jyB dil Upi) Legong Syur Up pain BIA Bye OT USS Lady Una 
Pn PIL SL Oy ELY OWI ebi ml SL 01 Woy2 jinad SAM Alai La Olg CP jau OT ym Yg «pdl 
La gaes Of ea Yg CSWVYI Je Woy5 oya Lendi (SLY LS Gali OT ds yais YEL OY eka SI aa BS pad OI 
alas de lis Y La csi Raga! Real SI am dana Say ailadI Kaka LI CAN G Hal SI, sela os 


Ap SP Bg. 


Pb GA il Iyan lai La OUAAI al 0 (38) BII ob 3 MEI LS JB Pa ab dry Jl la Ul, 
Cr ae SUS oya PPU, BALI Aha aa Al II 3 por de Lang CAtnaa, peni Halo Lenlg ll Ha Sila Mad mali 
pe OA yah SUS #elalad au JB OA ol Bos gih AYI Ogd Ende ada Anil ag Ol Hall Call 

Lagi Ipikesl Al Gal ENI 0g eradl Anh yag OP AP Gsm Cal opal da sr YEN PLAY! Jia Ole 3 ll 

Gel Gam Jp GA eng Jill uya ya Lg Lele Aly CA ya AI Ina! dy on db Jai BANI Ana isl OS Bj 
Asal Lado Ja Boo2 MY Y Legong BIA j0 Ml os, jie JUN OA Jal ya. 


dy s5 ce gddi (1/ 199). 

(2 (27612) HI Ula 3 CbAYI pb lal. 

(3 178 ob) 88 HA. 

HD HI ey 3 1 (31 110). 

(Oy Alanay II Drg Ob MS bd pun. 

(Op web PRA paAg BL para ye EA Kek III DUS ipek apa: 
O) JA de eat Of palet Y pe Ob AS IL by. 
(Bom PA JPN Hb UI DUS 2nglo Gl jim. 


Dp EN GEA SL Ek JUS 1 ll ia, 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3429 


(10) Ae AI 3 SE DUS Jd ji (2) 39- 40). 

(Aly ae am (1/213). 

(12) Saya WAS Ad 3 Of ole LOL ABI US esa male. 

(V3y RI Liya a Uyaa Ielosas Y Igiale pall Leah Uh Il AI Jai chan YI PLS KG ma ji 
(14) SI A3 Jai (11/10). 

(13) teng Jail Pl 3 SU DUS ia Gol gal tera, 

(V6) Key data CPI Pb Ai PLS (284 /3) Seinaki 3 Tb Gl cal erat, 
(17) SI A3 Jl (4 67). 

(18) & mai (10/153). 

(19) Jake matt rd dil mu (11222). 

(207 LAI LS JI 2 oo Ja (91 110). 

(2) Ol oa rae Hi Ulun yI Jas 11/ 309) 

(227 Maki Y USU AAN ENI OLS Aonann G pekana d0 AI. 


(23) lia 2 ala ai JB « (agar aa ora Sian gali Josh ego di SPL etil DES ata Gold ai 4 pl 
(3S al aan lan ad ea Rebel il JB Sg el gal Ai ad oa Rab slaasl II CV Role dl al 
ons Bli Urai cas Jeng dik" 


(24) beta con LAI GIA Lah OA ale US 20 ala gd gia. 

(25) SI meki (23/ 206- 07 2). 

(26) ole Lo3, (1/ 283). 

(21) ale Salak (2) 80). 

(28) JI ay TP Albi semi (11 176). 

(29) (bas) 122 /3 AAN al. 

(30) Hita 3 22 (3 Aa mall CA Jo 9 balas (116 By Ali padi Fa. 


(Ily Ja re Td JAS mu (1) 226). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(32) JII TP HUI seat (1/ 176). 
B3) A82 Ion CI aa Ja. 
(34) & sd! Jai (31 170). 
(35) SIB aa JI 3 a G OLYI (17449). 
(36) «3 A11 471). 
(37) Olu-YI Sts kl (37 317). 
BA ci Ja (11180). 
Masaji Antoro 
dng VI IA Mus don al Rela 
Kek Kama 
1 (obaYop or) g Ds JB —: 
KS yag 4 II BW Aly Lagibh Lesi Legong VI Bo y2 3 Ou makna». 


oa Le Bon ola As (LOL 0 Y JII Uta Tb II ALA de rt Kadin) 3 Soal Hal LS Ab 1 K 
—I K 2 NY « Kadll Bi dong Sl DAS ya BNI ng 


2 BII AN Fa AYI m3) SAE Il adl IU, —: 


Ki Abe ny alladll Alad O0 3 Ja Kel Wiki Lily 3g aril II opa NE Legong HS ye WAS ah dal 3 
AI King FO 4 ema Leaiat SARI VI 3S SA Oh. 


3 AYI aa Jae ee BL AN Ba FA YAI) LYI UI NS AAL amil! JB) —) : 


Kail! JL Goa ily CI le Bayan mely Ukgan NAS) CO Raly) C3 Upon) € Lead) Legong VI Boy2 3 Dadi aan « 
— Kansil Ilor Jl Om Leeerg KAS ya ah ly. 


KE MP L pall 3 eri II 3 aa Illa OS IP Ll 0 3g AN yo Oo ma. 
4 (189 18873 — opaile ol Tadi Jaa JAN Ny AKA Tamil JB) — : 


KPI aa Ie ah RUA Jab US P9 « Lake Wja3 aa H0 PI Rn JI US Ie dtng Hj cokas SM ju 
Mbah Dl KS pd Legong Cab al UG ka. 


dub gdby —: 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3431 ) 


Ked Iy BET SI 4 By ya Oly dana Ran Sp Ja nge SI Y 6 Jlery og deni HE ya MU at 
Balak ay. 
Badi ola dis 3 pegal Aiiloo 3 Gpele opal MA € eniioa! All JL : 


K Spy. Dytita Upah JBS aa AB HESU ga MY 6 Ai ai Legong drh sx ol Sl ASI ja pia 8 andy 1 
Ly Jai Tile aa ce AI BS) IK By oya Ol LAS) Legong Lyn ya Jari ARUS 1 al Kama 
212. 


6 (28471 5 NS TE HN AS) HL LI JB3 —: 
K IK Reni) Lilay 3 Jl JI om Leterg SAS oa BUSI GUN af 3 Ulun JB. 
7 (B81 /2 5 EN SP SI Ad) AI ap ala Jey 5: 


Kalbe YI Jaka Of (de Jaa gag HL 3902 2 oya Wib Leeorg HSE YUI de JLN ag Ol yA 33 
Ade LE Sa DIA Late 


8 244 | pp) SNI Rab) adule adil 2S Fadil JB4 5 : 
KI WE Sp Legong HS uya BLN ig 
AI Je 2 pn ie Leon jae Drag Il EL Aa pend LAI le Rudal olah Keong Any , 


LAI 3 OI dale Sya Upon HS 9 LGA LA ye NS Aas (KOS 7 2) ulas) GLEN UNI Ju —9 
Ly GTA». 


Ba al le Vila ph oya JUS Gini RN JU : 


KPI OR US US 3 IE 4 dora pal gd al Monel pan AI Gam Ride Unang Gpp OI 3 OS Yy 
IP. OlARBS Ugj lor ISL 6 Lggong (de Lanal) oya Uilalor Ultah edan V3 ISP 6 SL peang dala AI ala Al Syaay 
j3 Laba Jua dr Je ng LAS yet CUMI jlaoe a83 « ABE) Uni Legong de Jaa Of meal . 


Kala LA Ia AS) Bg pi Yu lee Legong ella 32 Tapin IA Ol Ae LAN da 
10 HI BAN AA 0 MIS A2 (189 2) ee 23 JAN WI) ALA BOLI JB, —: 
Kai Ja 6 je ily ale Ui al Ip € Lean Y Legong BESI GI Ja JS AA » 


Ao ga Up al JBL Kwan jay 1 di aue Ka al Y le dil 3 bil Gal LN « oil Ale JG 
dngan IM Of ds dlu Bag «andi » B9 pnil Halal 9 Bor Oli ak ang AI 
AM pn GAP Vig SMS VP SALA ja dai je in LI Bae Dl SALA Len Ob 
ale Hey ole YU 2 pny Jap Lely 4 Lie pake die lontnYI Jaran Ol 1 dot Lx. padi 3 Hey SUN Gor) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bari Dl KL. pad jab II le LL tale Jang € OSAYI ds 
Ieokakakakokakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak 


Lag or elia ye 4 (LIO TO — Vla ea GOA Bily IM 3 23472 EN) ML Us) — 
«daa S4 ad Ca ale Ka PI IA Ah Lengan PSS USD 3 IBU jl og Rabb ye y 


sj di Ju 


Kei yna OP Lt AI erat ya ind Jha Lggory jim Ia Pal aldo SOE lg, Ga 
Sa sai UK Dg au UR el 


Vika Kp Aale Jala 4 Legong YP 4 Lagad jang 4 Lpaaly Udais Of Oly 6 SUS, AS Jai! Gado Gde Ima 
SUS Ou Oi Jar? JB Pe lum La SA 6 li ea Rab 2 Kg) LN CAS Ny Il Jab ye Ag yaa Ui 
Peda ag MEN Is PN ane sa MA AN si 

AM Keliad, Ujale PC Ol . 


2 (A99 IL — Jae pa TE JAN ya) AU Het J4 —: 


KB Bay MA gadi den Ali 4 Lela Alat ab Oni) kong yaaa Upale Resi BA oya Gado Ol al del 
—IK Ugal Ui Lean. memogill Ab yag CA ea. 


3 Jaber mara dn ji 3 GUI Tab JB, —: 
(AE) Led Ga 4 Uralan PART Uya UAS, dong pb pama (gel Jong ma BAL Bye 


SI Anas ahad AYI biola oya le DU LS Ig UrdAA Lagu) Al «Lagi WP ALS DUS 4 terj Laly 
MAN 3 of Uaarika Ganatin 1 USUS al JBy » Ona La SI BIA Cha» GUNA, OLS LS CA BS apa 
KA Jera gesill S4 P9 VOLI ee OP «man CV) )) . 


La pai SNI Jar dl P3 SK 3 — SF US — AS Nay . 


AAN Nie Id Gamdll Ratio oya Ab AMI Raul JL BRI 3 onta g «Gap hi Ir BA OLES Gaya Ab Lereng HS SK Ul 
Sana! ng Ai 0 Pe € Uganii Gladi ola ds. 


(de BAN A3 may ASI AB ma Ga Ola Ia 3 Laga NY CB Ay ALI ag and gal da 
Sy. 


(17671 — Jab pet IM TP) mem Jatah al. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3433 


dadi B 0383 (176 | Ly Geli BEJ NS de Jake pasal UBI m3 de dl 3 OLI UI as 3 —4 
Be (289 IL HN Ti de sal 


"Baja SAI yag $ Legong jim Im Lele Co Ja (la Il ai pes id d as BAY: OM ds 
UE 03 Ulee Sl laa EN ya Lyon Uh US Ji) «Cah! ygedan il 1 WS Lo el G 
Leak mua Aa Rame pb Bao abi! Jha» Je 0g Ela JAS Galak yag Copa yak Joni le 


3 
—IK —eiung La 2) . 
S GA al deg —: 


Kal Kay Ou elo ae Lake BOLA 1 Aom gl CB g mad VI SUS HE LG 1 Wang 6 Udh ce WS AA 
OTS AK «Unas png ya Las Ulpu (311579) . 


KEP Hp 3 ig III Bp pas Illa OS ISI UP 4 Bo yg Gaal BLAI ao Of mal sja Spa ae£ JU 


Ori Ga US. 
6 aoi 3 — JW dlam, — ebi Je, — (12 / 229) : 


Kya Ua ETAN UAS Ane sa Ta Bak SANA OT SU pe IE maa Sl mess db 
DANA Ma aan IE nata al ig SS al bata, 


T (LIL JASY Apn) GAJI IV esai he Elo Gasddl JB, —: 


KAA | penah «By Lanal OLS kong «Lir Uye Uni) kong nP Urakanor CAR pan teri Jong AAN Baya 
V3 Abe Jl» Uji Lo ypry HI yygedan 3 Baja oil JL Asi ia Op. Opa | O) La dy «oU 
DM WA Rem By Upi) Legong Car Urakuor pad ISI ir II Lay 2 RI da2 pal jab Ly Win ob. 


8 (4 JL SY Apn) mood adl IU, —: 


KL ja Kay ly Bayat Lali LP Lely $ Oni na ab Dl Ge La gua ad Gal Lain paten Jana ma BA Baya 


DK Op. 

AI Je 203 A2 Leon ian Boat GL Ana LAI Je ASIW elgih Koml Ady —. 
JSY Ag) SAI! IV! memelas Elo sil JB —9 

H Aka M/15: 


KPI Ody oat (le Alang NAS 9 4 Jl Gala Many jinny 6 JUKAS Unud Jaa Ud BA (de Bat Il GL AYI Km HP 
tape tt AL Gam lo (PAI Ulee Kap aa Bei NP & cor Unapoliay Laut ya Ale Sya Le 
Kena an AN Ios NA DG Ona Kp IN EN S5 Se ab 
BBB! bj lu Bye Ole at API and 2 332 Ld Len SL bata ala Y jl Jr ajaa yag pp Jadi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jas, —iK PRA G 3: 


BG LIL — gk IP Ula) Ie al NI (SAI STW Ga Il or pa or aa mall JB, —10 


KG Fm VI 007 jang 6 JUS Gaal LAI le el YU Kg Jaket JB» Upi) Legong ll an BO ala ot del, 
O 3 OP YY REI Yg ed mali Yg 6 JL eph ALS dal 5 yeah FUEL Lag 6 JUAN adi WB da Yg 3 
og Jati AL. Hary Yg jp ab uya Letony de Uni Jalani Ola jin ale Lemah 4 Rai Upin ob jk» 


(55 JII 2 5 je Asdilon jaals SI CB) pa el JU, —11: 


KO Jp AM UAS Cal op ja NY Mon an (akn aU ha de 30 gl AAU 
DK... Ia 


MH Apt 3 (291 29072 — Jae mat Ie Ul ee) aj GUI ae add! J8, —12 : 


CI ale OLS Jp SAY jajan ale CLIP 4 ya ji VI 4 Many jang CJ Ga AI de Yap 
Va Jniry BLYI G pmdl IP yag Cor B3 He 1 Jlik Juang II Anda Ula al csi Upin at al cab 
Sun Su We ea ea ASN 
@ led A3 : 


« DI KN Jha Wo au le Aur Upin Adil cab dl uda ISI Led om Ls ul. 
Jpppapapppp3ppapapppapapapapapapalppapalaalaalaalaaaakakaakakak 
1 NO — Ik Wan, — gaga PL JB: 


KOES) Many mb» 1 Uji din Gill ASI Je Aidil 3 Jadel Olahan ganti JG 2 Le DES) Mery pb Tp Bayang ? 
ln A2 Laly ASI 3 pdl org Lah 4 pl! Ulee da0 iklan Wlakuak! ella Ate Uye ly. Dal 3 Uye okay 
JS Atil y —al Kang Ain gak La luka Lai Jady 6 Ubag maan Jadid 6 ILAISI sllai Ais Lely. On pem Cile 


ses & yel! « 115 5113 / 3 AI Ra CE AHLI atadl ma 1 AA pal Ole Fasbdl JB, 2 
Aily 3 JB La. Con dah AO Ur Alah Ang SI AKA D 1 4 Laga P3 Alang La ni Jai DG (SAY Bli sel 
DK ENI 9 3) SU Riki 3 gal jg Oi. 


Bold Ll le Aid 3 (115 7/3 — bed US Je lg Ad Hail) Gg bl mad CS Aa : 


KAA TSS Hp 4 Lai y Upon VI Ubag jang BLM le Kah 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3435 


PU aa — ai PBB Aa 3 da Laeah BSIOSI Ja Boy UE ad BAG LM pray 
Il BI Laga Ja 


B jika La Kah D1 JUS 4 Uendi Bold Ie V3 (115 / 3 — ee US Je tail) 3 Sola ea pl S3 — 
CE 4 teri as Laki) Jay SI ya . 


DI Kg ari UE Rail Sp Ja nye UE pad IG LA pnyy 
Bol paid Ju, AA : 
KASI dan jl Syur La Wap JS el — pai La yag IN Go OP OM Wo pal ek Bu Ju. 


SEP BS 1 pole! Aang BIA G Boy. daa! AS UMS, don Gaon Uay maih 1 Ugal) Cile) Ja Kemal 330) 
2112 / 2 — reli ut Je ly ed) AS JI 3 mad cma La cah — —l. 


5 Kat Juy 53 


KB de Gelgel Adil) —al HE tel Je ad kan AS Vig 0 da2 Legong jim Leak Waie as oya ERAS uu 
193 PO, 


6 omi, An Sya WA yg D3 GLEN LS Feel J4 —» 


SPI Bai Kei Leone Ways Ul. BOLA Gl BA Inang hi Bln oa le kail G3 SELAI adl 
ATA IL AN pai HP Ta PUS LL) DI KAA ad Aas IMAN dong go Uap aoaoms Led. 


T (217 ye Sha Boy LIL Sae ri Ml! ph Sal SAI ML Tamil J4 —: 
(Eetat eat etnis je Unas af Long OS el ya 4 Te Il ya dl Je bs ot et.) 
Janti am SE: 


(Com Me GP Ny «Lela Wkagah! (le RAY) $ BEA mall KAS) 4 ppi Du pg Upin pr cl dl Id ML Tar IU 
ng Abel...) . 


DK SAS SAY gl GALA Leni 4 Legong jg 4 Ubaya 2 HS — LM GS — Lele PA) 1 Lai HI eial 3 JU 


835 —34/ 1) (UV Aa rta OA 3) UNA AI aa or AAS Fast! JB, —) : 


KA IE SU Jab Jasa Anya. — Kojia LL Lagin JS 6 Lenny Bye. BLN G 3yys 1 Olamd Boyall Of bel, 
Olga: 


Way GaR Una) SI B3 Anil D1 dang ES Kong 0 RSI PNS sya dah Lag 6 ir YI Ie Rama STAN 3 ye 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


VA sll op SIM Ale BA Jay 4 amal ya ia 4 da0 jau Ol Upale CA) 1 JB Pa. Ulet dino setia Opa 
ye ey SL Gila Y Ialag 1 Jay. Upis padi Oia lee day «Aim SMS UI) Latah Glory aw LI de ut 
OY Jb 6 rta pad agan ad LIS aya eygaa V4 BUSI Gal tayang Lil pn & Ol sll ata de orak! GI 
AN da Tile KASI lia dp OI Lal aer 3 ena Ta Lake ayang don 3 pend AA Ag ale Rokan 


NB ab ye Ui Oral ab de Aa 3 S4 pl Amal S3 ai . 


Jb Laga JII Sola Jd K0 AL Ja tag JP lg pl Ol S3) ALI NS Gladi Say 
V6 ENI BAL CL la La gal Lap pat ab Lg Oa Y Ga BRA AI BS ge — ALI ay — Apa 
AI eka Boy (A2 ALL UN Ata pra UI ad) DI Kk IS ISI lag (31 129). 


181/1) kewYI 2E Je GI BS) SA yel HS gai! J4 29 3 


KP OP BI 2 Dj FAN Hilbet Bln Jaman 3 OI Ol Y) Re BULAN € Jati Boy Ad Mp Godaan Ole Kay 
SS isonalh 4 Wb BL 22 4 kiki LS Be maya BS lg. LE pd Upale pp ld IPL La ea js ya 


»—A. 


CI Li CALEG Woye Odang 4 Lead Legong VI Boy BAN ALAN Dah peang DA ea op MAL Tadi! JE, —10 
19 on) ai BI eh 3 AI aa) IK UI ai Kab IHLAI) . 


22 Anal Ja $ SET lee JI Oper dis Legong jim Baal al bl ni ia AdLsJI lgs joel A8, —11 . 
na) eladl AI de Asli JB : 


Ca Fadil G0 al jap An Ng 2 Rey 7 WNI ia Oky Rebo ppi 412 Uilonin Up Lepory de aj Ol ay 
(Pa bi Sal Usb yi . 


dala indian 3 solat stlh KS By : 


KI KA Tia 4 ah dag jr SY 4 pk mena Ala Yg 0 Ayang Gia Ja ea anal Joe daa Yg 1 Oi 
(333 7 3 y ombel sil Kadin Anng ea ok cela). 


Intan pai Ai Hilonta Lg yui Oia La Male eni Gal 2 Legong jaw BAN cos IS 9 1 sate! eladl Ily —12 
Bell den Y ea. 


K Jl Ia (JS dinda G3 gam US AS) : 


K dmally . (Hang JB A1 6 me GAP sale Ly sil Si mag WNI DAA ly Legong HS pny dl lal A3 
391 / 2) Hell Je gag Fadil) AI 4 Kab Y Le Upale jl yng) 


13 SY my Ui (197 | 6 — ON Uya JP BULAN jpn) GAM US AAS gabah JS) —. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3437 


Pa Ajian La dala sad all 3 Legong aw Kos Ily pp KEY 3 YP 4 Aterg PAI al LL »g 
Alb 3 al — Letery SAS Lo yprg II BAN Ad 4 Ka Ily 1 Jp Teh Ig AS de YUL Lt 
Hen JB 1g 0 pad AP petaa Uy € till Bye ng II Sha 3, — AYI. 


“ 
dat Y Lx. Ugal Fa) P9 eJw e) damai 9 » 
Akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak 
1- — Il Al am) — Jab op aa eLYI Jb: 


«(31 6 — semi Le sal 2) ANK ABI Cp Bye — SUN oa el — ea JS. 


(120 ye — SI 3 II SI aa PAN 3 era) BI aan GUI Aa 0 Tiang TS JE, 2 : 


«po Ade Hy 4 Ayi US Lanal IN entally 4 Upin ea Y ll nj padi VI «al dl Bal Je 33P Ya 
AN Koja | Uegery Am Ul ot) ps oki. 


(3091 SY or 3 HB BUS) Ind ma ot US or apa peidl JE, 3) : 


KIA ly) Kinge BLN D3 pelayan Kail Ji K layatiy Lagi ae BO 3 nye Le AU 3 « 
JET JI Lae md JLN PP BALAI bai 1 pelan dala Al ba ai! la UI Hala pl ye. mao yan 1 Jep 
Legong VI. Ralan ad de Sign dl apBy GE A2 mung Cg pad alyy Lean pp Jaa Lala pall OS ISI » : 
Joahi ORI K UpaiS 91 AJE DL mey AI BOS. INA G Legong Hei BAN Aa jab dl AAN 3 SMS 
lepry 1 Aeiley es cal Ju | 31 Ds TP Aa Sab UU aan ona ULP dl da san Ba Ga na 
Boy 0 AAU BA ya K tergila DUS 2 Gi MAY Ld yaaa al Lain 4 Sand Ady 4 Ata oly) » Leni) 

DI Kinye BIAN D1 peng dala AI lo Ajh oya PATI LAS 4 Uap LAS Jas! Lae » 2Nkall al « Uprylos 


(LO 7/1 GEN Tel aa Ita Siti 2 3 MA P3) GB ajal Ane or Al ang Pend JB, —4 : 


Ky LAS Upon gl Lal. SDA 3 352 mali Legong YAN ALI Bpr SI UP UAN JS 
DI KAS II 3 pdl og ey Ulin II daddy H9 Jordi II kamil Legong Ga» 


602 —601/1y 2531) — Ik Al am — AA maki yh UII JB, 5): 


KAB Upi Yg KB Ong DB Cnar BIb Bye Layib 0 1 Jb gal Jay AIO GA VI Uang ag Yg ket JU 
AJ ya AP UP DA 1 JB oya IP PAN JAE Hrg dit V3 SI Jad Ol II ag 4 pa Hanan 
Jb aa Ale ai by 5 JM 4 dll AI 6 Lgdanag gl daa Yama Uya oya SBY Copy Sya yaal Jail OA 

DI KO ABI G2 Lea ed IS OI Alb an jl. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(13 — AN) BY om SE AE) Sh Sp mel IU, —6 : 


Kyai GP 4 Rante jai Asah — SUS pby 4 Ang) Il aa ola 0 angs II LN ai ea  — era 
ae V3 ASI Jab Oh Ty pa Sing IP Lgi Yg 6 UB nd DB Kampar IP (nye Lagib 1 ART JL PUN ata 


—DI Kb. 
Lin Lai Sie lor ga da2 Legong jae Bat Il HA 0 Badi BULAN lgi joel A33 —7 
BM yoy eat Jeil3 6 (168 7/3 5 al oi BIAN JI Alia oa es JE (1 1 484) : 


Ka pab BLAN H3 Y 9 3 Legi ae Gil Say Uc omb gd OS Jl 4 aja Maa pala £ push & Uepry GULA LA 
enak — Gabe AN alyy dana Jeje «teng BELA LA 2 ae ol By» Gabe ola) Koni yaa Yg 
By) RbSLe Jail 4 Legong) (de Lal) Bi Coy Jaka Of jr Upin UB Ulee gih Legpry jam dl Carla OP .. Ir 
LAB Ul «Lele 2gb YG A5 mag Akil Plot OP 4 Uydy coman Y OT ld 3 ee by Lapby ajo plj al 
Jaka! pg SAY AP 6S ta PUS Ja 62 oya ya Yg KAA dan adl bj Nila Ol Hg 053 6 adl Kalian Y 
Aasal AA op Wo OS lb BAN LA ya» 


oa den alang La 1 eLAYI ObS ye NS sll (247 524671) Jamal Jin) Ul yp pel eddl IU, —8 
Aa Ol) ji yaa? Yg 6 nadi LN Hat Y » 5 pelany dal Al ea Agil 4 Rona Upon de Jala GI 4 
AO 4 Jitu le Jamaah 4 Abis Ul ole 3 Gaal NI Ulat Ab pai Y daki pp 1 TAG JU Gobel 

LAS Keyadk UNA dah pelai Y 4 Ugal) Bh oya ag Hakan Upin La Ulee yh Alai Carlton OP. Ska 1 4 

MBP « Lgory Cl Uilalor Ular dldas Ug3low M3 € peang dal AI Calo AN Syur Ha IL yEI la Lg ,£ US OS 
KAN y agla pl otg)» K OLES Ugjaler » 


Raden Mas LeyehLeyeh 


Coba cek yang punya Bujairomy atau Hasyiyatul jamal juz. 4 (seperti yang dimaksud ust. Abu), 
semoga ada kalimat sepert ini juga, 


SESI) deng yana yag, Lain Ab Yeyen Genta Ya II one II lang Lab AS drg en yA 
Laga II Isak Rr OY , he USU W, 


0073. Definisi Jilbab : Batasan Aurat Wanita & Hukum 
Menutupnya 


Alif Kho Ta-Ro 


Jilbab itu menurut Tafsir al @urtubi dalam menafsiri ayat ke-59 dari surat al Ahzab, adalah : 
Selembar pakaian yang lebih besar daripada kerudung. Menurut riwayat Ibn Abbas dan Ibn 
Mas'ud, jilbab itu adalah selendang. Ada yang mengatakan bahwa jilbab itu adalah cadar yang 
dipakai untuk menutupi muka wanita. Yang benar, jilbab itu adalah pakaian yang dipakai untuk 
menutupi seluruh badan wanita. Dengan demikian, maka masalah memakai jilbab adalah sama 
dengan masalah menutup aurat bagi wanita. Dalam hal menutup aurat bagi wanita ini menurut 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3439 


madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, disebutkan dalam kitab al Fighul Islamy wa Adillatuhu 
karangan Dr. Wahbah az Zuhalli (terbitan Darul Fikr) juz 1 halaman 584-594 sebagai berikut : 


0 ae. - . - 0 aa. w : Pj - 2 we Pi 0 - 2 20 - bola :Pf Pa 5 cc 
1- ce sa, al las Tae! II layad Pa Lag ear NM Lalin, Ne SL TN ag —BIh 
PN PJ - 02 .. - .. - - 


72 s3 pg JB Lem Kan : Pan Aan pat fb, S3, 5 adi PA Ja 2 LIL Bal: KN EA 
ip as ea AI Di Se OA dal Lp ya) LA SN IP an Ga ke 


PN STAN all, ASI Bd! Gile ML de aa API Leya op AG aa Masa 
en sa 2 BI ah 2 Bala 


Le 0 00 Own 00 0 


ep ap DAN Na Ae HW AN AN, Ja DA 


Png Pn Bag Ly 2, wi, KAI oa 92 Ge pra Kapal apa AA ag de Jo 
Tn BNI Jae 3 selai, Aas WI Ta AA 3 LAS cah Legi S para SY, AI. 


AAA oa ang » Ab Pa ora A3 JI, tr Islan , Ba ba ja SA BA is 
By 2 an deli Hala ang ale Ai de J3 Lela Iu as Pale jl Bra tgl 


HAK GL La #yyp Haa Ch 5, 3 PI HAN Un 053 Aj dpi Ji pad 
AI Ah JUAN gal pall A0 AB USU, DA ga: sae JG Li 5 adl balai pad Ja LS Kes 


Madzhab Hanafi : Wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci, auratnya adalah 
seluruh badanya sampai rambutnya turun, menurut pendapat yang paling kuat, selain dan tapak 
dua tangan, kedua kaki bagian dalam dan bagian luar menurut pendapat yang dapat di jadikan 
pegangan, karena keumuman dari keperluan yang mendesak. 


Madzhab Maliki : Aurat dipandang dari segi melihatnya: bagi laki-laki adalah apa yang ada 
diantara pusat dan lutut. Dan bagi wanita dihadapan orang laki-laki lain adalah seluruh tubuhnya 
selain muka dan kedua telapak tangan. Dan di hadapan muhrimnya (laki-laki) adalah seluruh 
jasadnya selain muka dan anggauta -anggauta: kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki, 
kecuali jika di takutkan rasa lezat, maka hal tersebut haram, bukan karena keadaanya sebagai 
aurat. Dan wanita dengan wanita atau yang mempunyai hubungan muhrim adalah laki-laki, yaitu 
dapat dilihat apa yang ada dipusat dan lutut. Adapun wanita wanita dalam memendang ke laki-laki 
lain adalah seperti hukumnya lain adalah seperti hukumnya laki-laki beserta para wanita yang 
menjadi muhrimnya, yaitu memandang kepada anggauta-anggauta: kepala, kedua tangan dan 
kedua kaki. 


Madzhab Syafii : Aurat wanita merdeka dan yang sepertinya adalah orang banci adalah: apa yang 
selain muka dan kedua telapak tangan, bagian luar dan dalam dari kedua ujung-ujung jari dan dari 
dua pergelangan tangan (ruas atau tempat pergelangan tangan) , berdasarkan firman Allah : 
Janganlah para wanita menampakan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak dari padanya. 
Ibnu Abbas dan Aisyah ra. berkata: Yaitu muka dan kedua tapak tangan. Dan Nabi saw. Telah 
melarang wanita yang ihram untuk haji atau umroh untuk memakai dua sarung tangan dan kain 
tutup maka (cadar). Andaikata tapak tangan dan muka itu adalah aurat, niscaya tidak diharamkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3440 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menutup keduanya dalam ihram, dan karena hajat mengundang kepada penampakan muka untuk 
jual beli dan penampakan tpak tangan untuk mengambil dan memberi, maka hal itu tidak di 
jadikan aurat. 


Madzhab Hambali : Aurat wanita beserta para muhrimnya laki-laki adalah selain badanya selain 
muka, tengkuk, dua tangan, kaki dan betis. Semua badan wanita sampai muka dan kedua tapak 
tangan diluar salat adalah aurat, sebagaimana kata Asy Syafii berdasarkan sabda Nabi saw. yang 
telah lalu wanita adalah aurat. Dan diperbolehkan membuka aurat karena keperluan seperti, 
berobat, berhajat di tempat yang sunyi, khitan, mengetahui masa baligh, perawan dan tidaknya 
wanita dan cacat. Aurat wanita muslim dihadapan wanita kafir, menurut madzhab Hambali adalah 
seperti di hadapan laki-laki mahram, yaitu anggota badan yang ada diantara pusat dan lutut. 
Jumhur (sebagian besar ulama) berpendapat bahwa seluruh badan wanita itu adalah aurat, 
kecuali apa yang nampak pada waktu melakukan kesibukan-kesibukan rumah. 


Di atas sudah dicantumkan menurut Tafsir al @urtubi dalam menafsiri ayat ke-59 dari surat al 
Ahzab 


# WE IA Im 2 .. B- 0202 0-02 0g 2 w Pad BD 000. 02. (NN) a... tan 2 29 gw PI Na) .Ng 
Lae id AI IS) cad WI du ol jo EMS organ ca AAA nda Erin jali sai Hitay Herlyil J3 all lal 
porg 


(59) Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang 
mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu 
supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah 
Maha pengampun lagi Maha penyayang. 


Sub : REALITA JILBAB vs KERUDUNG di INDONESIA 
Umam Zein 
Jilbab memang banyak tafsiran. Ini saya kutip lagi dari group PISS versi lama : 


Jilbab merupakan fenomena lokal Indonesia. Jadi semestinya di sini perlu telaah teks, konteks, 
dan kontekstualisasi. Ranah teks ditunjukkan oleh AS. An-Nur: 31 untuk kerudung : "... Dan 
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya ..." (An-nur : 31). Dan @S. Al-Ahzab: 59 
untuk jilbab: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" (Al-ahzab : 59) 


Konteksnya alias pengejawantahan teks bisa dipahamami dari penjelasan Lisanul "Arab. Tertulis di 
kitab itu jilbab adalah sesuatu yang menutupi tubuh dari arah atas seperti halnya mantel. Ada juga 
yang menyebut jilbab sama dengan kerudung. Menurut Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Hasan Basfri, dll 
jilbab adalah selendang yang dikenakan di atas kerudung. 


Simpelnya, konteks jilbab diistilahkan berbeda-beda oleh orang Arab tempo dulu. Lalu bagaimana 
jika dihadapkan pada era kekinian? Nah, inilah tahap kontekstualisasi. Jika anda mendalami 
bahasa Arab maka andanya tentunya mengerti telah terjadi penyempitan makna jilbab di masa 
sekarang. Jilbab sekarang ini terbatas pada pakaian terusan yang menutupi seluruh tubuh. 
Dikenal juga dengan baju kurung di Indonesia, chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan, 
milayat di Libya, abaya di Irak, charsaf di Turki, serta hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti 
Sudan, Yaman, dan Mesir. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 34an ) 


Sedangkan jilbab dalam artian penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Penutup kepala disebut 
khimar di negara-negara Arab, tudung di Malaysia, dan kerudung di Indonesia. Namun sejak awal 
80'an masyarakat kita lebih populer menyebutnya jilbab. Bisa diketahui dari uraian di atas bahwa 
jilbab sebagai penutup kepala merupakan istilah mu'arrab (yang diarab-arabkan). Mirip dengan 
ambiguitas istilah 'syekh' di Indonesia. Lalu apakah jilbab sama dengan kerudung ? Kalau di 
Indonesia ya sama. 


0096. Hukum Khitan Bagi Wanita 


Dalam kitab- kitab fikih disebutkan bahwa khitan artinya adalah goth'ul gulfah aw jildah lil 
jariyah , 


Pengertian khitan maksudnya memotong kulit penutup KHASYAFAH (GLANDS PENIS) bagi anak 
lelaki atau kulit (PREPUCE) yang ada diatas CLITORIS bagi anak wanita. 


Praktek ini sering disebut juga dengan istilahCIRCUMSISI, mengambil istilah dari suatu nama 
sekte Nashrani yang taat melakukan ajaran bersunat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus 
sendiri dan para murid- muridnya serta dilakukan juga oleh para penganut Yahudi, sebagai 
warisan Millah Ibrohiim. 


Nabi Ibrohim menerima wahyu Allah untuk berkhitan tatkala beliau telah berumur 80 tahun, dan 
dilakukan dengan menggunakan kapak (@odum), sesuai hadist Nabi dalam Asshohihain : Ikhtana 
ibroohiimu wa huwa ibnu tsamaanina sanatan bilguduumi.. 


Dalam satu pendapat yang lain, @odum adalah nama suatu tempat di negeri Syam. (Ibnu Hajar Al- 
Asgolani: Fatkhul Baari 10/ 386) 


Imam Nawawi Ad- Dimasyay dalam Syarah Sohih Muslim menjelaskan: “Yang wajib bagi laki- 
laki adalah memotong seluruh kulit (@ulf) yang menutupi kepala Khasyafah sehingga 
kepala Dzakar itu terbuka seluruhnya. Sedangkan bagi wanita yang wajib hanyalah 
memotong SEDIKIT daging (Jildah) yang berada pada bagian atas Farj. (Syarah Muslim 
11543, Fatkhul Bari 10/384- 387, Syarhul- Muhadzab). 


Sebagian orang yang kurang mengerti sering mencampur adukkan antara khitan wanita (Female 
Circumsision) yang islamy dengan VAGINA MUTILATION yang pada praktiknya memotong habis 
seluruh LABIA (Labia mayora dan Labia minora) dan kemudian menjahitnya sehingga tersisa 
lubang yang sedikit, dimana praktek model ini banyak dilakukan di Africa, dan ini murni budaya 
Africa kuno yang tidak ada hubungannnya sama sekali dengan ajaran islam yang murni. 
Rasulullah tatkala melihat pelaksanaan khitan wanita di Madinah yang dilakukan oleh seorang 
Shohabiyah yang bernama Ummi “Atiyah berpesan wanti- wanti agar jangan melakukan praktek 
yang berlebihan itu dengan mengatakan: 


“Jika kamu mengkhitan maka hendaklah sedikit saja, jangan dihabiskan, karena yang 
demikian itu lebih mempercantik wajah dan lebih disukai suami” H.R. Abu Dawud dan Al- 
Khotib. 


Abu Dawud menilai hadist ini ada titik lemah, namun menurut Imam Ibnu Hajar Al- Asgolani, hadist 
ini memiliki dua saksi penguat, yakni melalui hadist Anas dan hadist Ummu Aiman. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3442 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yang dimaksudkan dengan lafadh “Isymi” adalah ratakan, sehingga bagian kulit (prepuce) yang 
keluar dan menonjol dari bibir faraj dipotong sehingga masih ada bagian yang ada didalam bibir 
faraj. 


Seperti diketahui bahwa CLITORIS dan Prepuce (yang merupakan Obstacle clitoris) adalah 
bagian kewanitaan yang sangat sensitive dan mudah terangsang, sehingga bila ada bagian 
Obstacle yang menonjol maka akan sangat mudah bersentuhan dengan benda- benda luar yang 
akan berakibat bangkitnya nafsu birahi seorang wanita. Maka Islam sebagai suatu agama yang 
suci menjaga kesucian para wanita agar mereka hanya bangkit nafsu seksualnya tatkala telah 
disentuh dan di trigger oleh suaminya saja dan tidak terangsang disetiap waktu dan keadaan, 
sehingga dengan demikian akan selalu terjaga hubungan seksual yang suci yang diridhoi Allah 
SWT. 


Hukum dan Tujuan Khitan 
Adapun dalil dan dasar- dasar hukum yang berkenaan dengan masalah khitan adalah: 


1. Firman Allah: “Kemudian aku wahyukan kepadamu (Muhammad), agar 
mengikuti agama Ibrahim yang hanif (condong/ berpihak kepada kebenaran). 
An- Nahi 123. Beberapa ayat yang senada juga dapat ditemukan dalam bagian lain 
Surah Al- Guran. 


1. Rasulullah menyatakan:”Dasar kesucian (FITRAH) itu ada lima, yaitu: 1- Khitan, 
2- Mencukur bulu kemaluan, 3- Mencukur bulu ketiak, 4- Mencukur kumis, dan 
5- Memotong kuku- kuku”. H.R. Bukhori dan Muslim. Hadist ini adalah sumber yang 
paling shohih tentang masalah khitan ini dan bersifat UMUM, artinya berlaku baik untuk 
laki- laki dan perempuan. Dalam hal ini Fitrah identik dengan Sunnah atau Ad- Dien 
yang bersesuaian dengan ajaran islam, karena itu khitan dalam khazanah bahasa Indonesia 
sering juga disebut SUNNATAN. 


1. Rasulullah bersabda: “Allah tidak menerima sholat kalian bila tidak suci”. 
Tanpa berkhitan, selalu ada sisa- sisa air seni/ najis yang tertinggal dibawah Gulf. 
Maka agar sholat kita diterima Allah, kita harus berkhitan sebagai usaha agar 
kesucian terjamin. Sesuai @o'idah USHUL FI@H yang menyatakan : maa laa 
yatimmul waajibu illaa bihii fahuwa waajibun, “Sesuatu yang (menyebabkan) sebuah 
kewajiban tak mungkin bisa dilakukan dengan sempurna, maka sesuatu itu 
hukumnya menjadi wajib”. Maka hukum khitan bagi lelaki yang berdasar hadist 
diatas yang pada asalnya sunnah, menjadi wajib karena sebagai sarana kesucian 
untuk melaksanakan sebuah kewajiban. 


Hukum khitan bagi laki- laki adalah WAJIB, ini disepakati oleh Jumhur Ulama', sedang bagi wanita 
diperselisihkan diantara para Ulama, yakni antara Wajib dan Sunnah. 


Sebahagian menyatakan kewajiban khitan bagi wanita seperti pendapat Ashab As-Syafi'l, 
sebagaimana kewajiban khitan bagi kaum lelaki dengan beberapa alasan, yaitu: 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3443 ) 


1. Khitan wanita sering dinyatakan oleh Rasulullah secara berbarengan dengan kaum 
lelaki, sesuai pernyataan beliau: “Apabila bertemu dua khitan maka mereka 
wajib mandi” Hadist riwayat At- Turmudzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Masih banyak 
lagi hadist yang semakna dengan hadist ini . 


2. Dalam hadist yang lain Nabi menyatakan bahwa “Kaum wanita itu saudaranya 
kaum 


lelaki”. Maka kalau lelaki wajib berkhitan, maka kaum perempuan juga wajib berkhitan. 
Demikian ini keyakinan sebahagian para ulama Syafi'iyah sebagaimana terungkap 

dalam pernyataan Imam Nawawi sesuai keterangan diawal tulisan ini, mereka berpendapat 
bahwa khitan bagi wanita itu WAJIB hukumnya. 


Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian lagi sahabat Syafi'l seperti pernyataan Sohibul 
Mughni dari Ahmad, menyatakan hukumnya sunnah berdasarkan keumuman hadist shohih 
riwayat Bukhori dan Muslim, dan hadist dari Syaddad bin Aus yang menyatakan: 


“Khitan itu perilaku Nabi- nabi bagi lelaki dan kehormatan bagi kaum wanita” 


Disamping itu hujjah bagi mereka yang menyatakan tidak wajibnya khitan bagi wanita, karena 
khitan wanita tidak mempengaruhi keabsahan ibadah sholatnya, tapi lebih dimaksudkan 
untuk menstabilkan hasrat seksualnya sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Taimiyah tatkala 
beliau ditanya: Apakah wanita juga dikhitan? Beliau menjawab:” Ya, wanita itu dikhitan. Dan 
khitannya dengan memotong kulit yang paling atas (jildah) yang mirip dengan jengger ayam 
jantan. Rasulullah bersabda: “Sedikit saja jangan semuanya karena itu lebih bisa membuat wajah 
ceria dan lebih disenangi suami” Hal itu karena tujuan khitan laki- laki ialah untuk menghilangkan 
najis yang terdapat dalam penutup kulit dzakar, sedangkan tujuan khitan wanita adalah untuk 
menstabilkan syahwatnya, karena kalau wanita tidak dikhitan, maka syahwatnya akan 
sangat besar. (Majmu' fatawa 21/114) 


Waktu Khitan 

Menurut Al- Mawardy, ada tiga waktu untuk berkhitan, yakni: 
1. Waktu WAJIB, yakni saat seorang anak telah mencapai umur BALIGH. 
2. Waktu Sunnah, Yakni saat anak belum mencapai umur baligh. 


3. Waktu Ikhtiyar, yakni saat bayi umur 7 (tujuh) hari, atau 40 hari atau umur 7 (tujuh) 
tahun saat anak mulai diajari dan diperintah sholat. 


Walimatul khitan 


Dasar yang kuat tentang walimatul khitan tidak ditemukan, namun sebagian para salaf telah 
melakukan itu untuk khitan lelaki, sedang khitan wanita tidak diumumkan. Syekh Abu Abdullah bin 
Al- Haj dalam “Al- Madkhol” menyatakan: “Sesungguhnya yang sunnah, menjelaskan/ terang- 
terangan untuk pelaksanaan khitan anak lelaki, dan menyamarkan pelaksanaan khitan bagi 
wanita”. Wallahu a'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3aaa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lihat masalah ini pada Fathul Baari Syarah Shohih Bukhory oleh Imam Ibnu Hajar Al- Asgolani juz 
10 halaman 384- 387.Darul Hadist @ohiroh1424 H, dll) 


0139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk 
Keperluan Ngaji 

PERTANYAAN : 

Assalamu'alaikum.. Tanya : apa hukumnya kholwat karena ada hajat (misal ngaji)... 
JAWABAN : 

Waalaikumsalam..... BOLEH, dengan syarat: 

1. tak ada guru perempuan atau mahrom atau suami yang bisa / mau mengajarkannya 
2. aman dari fitnah 

3. dengan hijab 


Namun kalau ngajar kaifiat yang wajib(bukan yang sunah), yang kalau make hijab ga mungkin 
bisa maka boleh saling memandang tetapi hanya terbatas pada keperluan pengajaran. Silahkan 
lihat kitab 'ugudullujain hal:3, tapi mungkin masih ada ikhtilaf...... 


Masaji Antoro 
Boleh dengan catatan 
2 Tidak diyakini atau diduga kuat menimbulkan fitnah 
2 Tidak sampai khalwah 
2 Tidak ada nadzor yang diharamkan 
2 Tidak ada tabarruj (menghias diri) dan kasyful (buka) aurat 
2 Tidak memakai wangi-wangian 
2 Dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya 
2 Serta menjadi alternatif terakhir. 
Ta birnya. 
290 20 GW 2 AA Ane R0 yag 
OS IS) BOY p bud Arial ya pake Anne Asli Mal ya Ka olah er JI Susi - Het slh lee JI bul 
GBI Ola Ranadlag dg Cap — Lealisoel pakey LAI Ji — Lal) Bygta Jd y Reser YL Sglall — Tas 
ce Penak cra gal JB) dls IU Rabll Ael yA kail pl yA ola Jia Ad UU SAI LNG LAN, MIA, ALAN 
bela yagasla ISI) JB | yetay sasa Vo Yel ye Jl JB | ya last oya speak Lupa J1)... (alah 
Ade AI lo Jp JA OUaadl Legit Ob Lb Jong OMA Jely Ale Al lo (ol Jing | Ola el 7 Galuh 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3445 ) 


SAS L Ani y dong Il JLN, Tika Nek Y) Upin ca OT gelas | Oil! aka ISI LAI Op el S4 Ud cap ale ey 
bd TAS ALI OA oil Say bla Gal DB ida Y Uno SAS IS) Y) asi VI al Rab le olga GA 
OA Cara Aa Setia CA YAI OA SA yak OY p JSI da po La Ah OS ISI jan aan Bolt Jadt Y elu Je jl 
ISP LIS jay 55 La aa ad Sg pay, Bag abya WS OY aka J3 ya Kal A1 pa Lp pi Dn 
Lerg Yan! jrty dani Io £ Ladel ALA ALA er WA Ang dl Kel 3 Ale ya pa Rey pia Jono Sila SLS 
SALA play! Jia any VUS pe gl Bole jalak gi aa lee JI Alalan BL 33 IJIS IlerJN ea Tegal A3) aa 
ab dna Jeraay di al Y JB Line SUS GB Ja Fr Ugly Leni AU Aga Jerjl Jl les Se di TA ye 
adl Bd JA Las oma yaS 13) JUL (de lia Ab) sal JU esa el WS Jo Ii. 


484 —ao BN SA £ yaaa 


Ot BI Lala MS Gaby OnE) Sita! LaS3 Al ye Ad KI) Lani s2linel Ig (iktadly Dg pal ola) lor Lanka (TI) 
US ye ENY WS Ie Jb Il KY) yi) Lele Anin Y LAI Of p LSI om yak! oil JS AR PUN Gala oles 
Hang Lo pam PE de p UYl one) pik Goal Ji Aby Relyy OS Ja BNEEYI Anadel Lay ago ca pjk Y KU JU 
iba ebmumn (3 peler dal AI op AI Iyan Hiloi Ulas 5S elendll Ol Argkiua! Rongmsal! CeyoloYI Ea AB) jer Anadl 
MAL ym Sl OS ISI Iler JL edi Lost OY, Jl JI 


163 —- gali sal cl PT 
Jemann IIS dam Ula al dai JS ale SY Sr SU Jero Je Amma Bal eaan P JUNI 50 Jani Op 


Of din Tonny Hb AN SJIS Ga an om Ma SE SAS Gg leh 0nd yh Gajell SMS C3 Aing Bole 13 UD maka Y By jae 
Balet dag DU Bol G Ueilsil (las jl IDUL ole RJ Ana ya Y let de 3 3 JAN 


Batasan Kholwah : 
197 —ap ab al ay 
Jade Jala OT ya 2g) diladia gl p Ladel JI Uagleng adil Jaa AR 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
0173. Mencabut Jenggot Bagi Wanita 
PERTANYAAN : 
Wardah Saffanah 


Assalammu'alaikum... Mohon pencerahan.. Bagaimana hukumnya membersihkan Bulu di wajah, 
lengan dan kaki untuk WANITA...??? Trimakasih... 


JAWABAN : 


Masaji Antoro 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3446 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Waalaikumsalam wr wb...... 
Lgi 3 Ata V3 OY oriama Ud IM AS Hy 


Mencabut jenggot dan kumis bagi wanita hukumnya sunnat karena jenggot dan kumis bagi wanita 
adalah siksaan. | Mughni alMuhtaaj 1/191 |. 


(1) (Bai At ane WE LAI Gde Unang kesana LI JG — il 


di He Lely dah Hrdly Hardy HL or ad III oya. Hde Led om LM die Ul... IG — RN 
HIT Syed akal, selai 


Uh pa il Ae SAI ABI, AYI, ega yaaa MAS DA ke SAI ASI Ga Gl Telaga sesak LAJU — ASJUI 
LAI Leale Km JUS Gl LIS Jap OT ELAN de 3 syeh le maniak Celag mamalia 03 MP UJI ab 
ad Dj Ugale CR SAS HIV ai Of Real pad Glee Upake CL US . TN d Ln YO Of Aa oa Up ls 
JAAI ad J Upale pad pall ya JA 


Kalangan SYAFI'IYYAH berpendapat : Dan menjadi keharusan menghilangkannya bila diperintah 
oleh suami. 


Kalangan HANAFIYYAH berpendapat : Sedang bulu kemaluan wanita sunah menghilangkannya 
dengan dicabuti, sunah menghilangkan bulu ketiak dengan dicukur ataupun dicabut sedang 
dengan mencabutnya lebih utama, sedang masalah bulu yang terdapat pada punggung dan dada 
hukumnya khilaaf adam (menyalahi keutamaan) 


Kalangan MALIKIYYAH berpendapat : Boleh mencukur bulu-bulu yang ada di badan seperti bulu 
yang terdapat pada dada, kedua tangan, paha, bulu sekitar anus, sedang rambut yang dikepala 
makruh mencukurnya bagi yang tidak mengenakan imaamah, pendapat yang mashur 
membolehkannya bagi yang ber 'maamah. 


Wajib bagi seorang wanita menghilangkan setiap yang bisa menghilangkan kecantikannya maka 
wajib baginya menghilangkan bulu-bulu ditubuhnya yang tidak disukai suaminya seperti wajibnya 
menghilangkan jenggot baginya, wajib juga baginya meninggalkan sesuatu yang membuatnya 
cantik maka haram baginya mencukur rambut kepalanya. | Al-Figh Alaa madzaahib al-Arba'ah 
1/45 |. 


0262. SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT 
PERTANYAAN : 

Mukhsin Aljahil Alfagir 

Suara perempuan itu aurat atau bukan ya ? 

JAWABAN : 

1. Zaine Elarifine Yahya 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3447 ) 


209 xx LIS 2 F1 3 may Ii Uerdil—, 


Hy ON 3 Small CS Sy JAN Andy pom gag Jala Bile jadi jAlAS Ul Uly Ui ya seb ah (AM dell, 
dee dab shg oa OS IL I Jay UUT Ola korg oa ora LL V LAS Ula Rasiorl oya cl La pad BLYI 
Abe OP LAN AJ) Kano pl PAN IneA Hd KABEL Ode Bea ap 0 Sleeb aj ml 
SAS S3 Lai Yg NG Vig dg Jl gl dsb Ana 


PAS S3 Lado pa YI9 YG Vip Id j3 Ata Ol Of TAN AJ) Eno pe pb 


Haram mendengarkan suara wanita kendati semacam bacaan al@urannya apabila terkuatirkan 
timbul fitnah lanatarn hal itu atau ia merasakan kenikmatan syahwat disebabkannya. Namun jika 
TIDAK demikian adanya yang terjadi Maka TIDAK apa-apa. Sedangkan ketentuan bagi AMROD 
dalam perkara tersebut sama seperti kaum wanita. afwan koreksi 


2. Masaji Antoro 


Menurut pendapat ulama yang paling SHAHIH suara wanita tidak tergolong AURAT, namun bila 
dikhawatirkan terjadi fitnah atau menimbulkan rasa nikmat saat mendengarkannya maka 
mendengarkan suaranya menjadi HARAM. 


0 9 0. 9 o- 3 9 0 420 - 0 Pan Mud 9 Pa 1902. 00 390. - 
Tah Sp Te kah AO bm AE) 


“Dan suara wanita menurut pendapat yang paling shahih (benar) tidak termasuk aurat tetapi 
haram mendengarkannya dengan seksama bila dikhawatirkan terjadi fitnah”. | Hasyiyah 
alBujairomi X/70 |. 


(AW AB) p- Vig tdak jus PEP LL anter Jon ON yan Alay LN yo ai (pa HA ya ad dj 
& mal si (ask 
(Keterangan “Tidak masuk bagian aurat adalah suara wanita) seperti halnya suara Amrod 


(pemuda tampan tanpa jenggot) maka halal mendengarkannya selagi : 


1. Tidak menimbulkan fitnah 
2.Tidak merasa nikmat dengan suara tersebut, 


Namun bila mengakibatkan dua hal diatas hukum mendengarkan suara wanita adalah haram. 
(Paanah at-Thoolibiin 1117260). Wallaahu A'lamu Bis Showaab... 


0362. SEPUTAR RAHIM DAN KETURUNAN 
Rahim perempuan 


Ol Il gesla opa IS) GIE ABI Hole 5 pe ld y om Lain Jai YG Ale PASI gali Uta Jerat AI Jala Salon jl 3 
G lesas Oa y dy y Ulas) aU SLAN ya Laila Ob BLN peny duia lal y ani La lil aji 3 cal JB 

S4 Dang HE US beli 333 C3 Lah POIN Il bl Op Wi) Aib LA AL peldlass UU BW BU # LI 
SAB SI yr PA 3 Amalan Jati Gol OP 22 din Spa NS Lesadii CA 3 4 Lean aa alat odortis Lae Jar Jl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 34458 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OUR jak! Redi YS Jar Ga ras laa! Aa JSI 333 BU aa G9 Jail 33 Jar jl 


Rahim adalah sepotong kulit yang berada didalam vagina perempuan yang air sperma masuk 
kedalamnya kemudian rahim akan menyusut untuknya sehingga rahim tidak bisa menerima air 
sperma yang lain. Oleh karenanya, berlakulah hukum Allah ta'ala yang tidak akan menciptakan 
anak dari dua air sperma. ... kemudian aku melihat dalam Al-Nuzhat yang nashnya, adapun 
bentuk rahim seorang perempuan adalah bentuknya seperti kantong. Rahim itu terdiri dari urat 
dan otot dan ujung urat syarafnya adalah pada otak. Rahim mempunyai mulut dan mem-punyai 
dua tanduk yang menyerupai pisau belati yang dengan-nya rahim bisa menarik air sperma untuk 
diterima. Sesungguh-nya Allah ta'ala telah menitipkan pada rahim dua kekuatan, yaitu kekuatan 
untuk membuka yang dengan kekuatn itu rahim bisa melebar ketika datang air sperma lelaki 
sehingga rahim akan mengambil sperma itu dan mencampurnya dengan air sperma perempuan, 
dan kekuatan untuk menutup yang dengan kekuatan itu rahim akan menutupnya sehingga tidak 
ada air sperma yang terjatuh atau keluar, karena air sperma adalah berat secara tabiatnya dan 
mulut rahim adalah terbalik. Dan Allah telah menitipkan pada air sperma lelaki kekuatan untuk 
berbuat atau bergerak dan pada air sperma perempuan untuk dibuahi. Sehingga ketika terjadi 
percampuran maka aier sperma lelaki akan menjadi seperti zat yang digunakan untuk membuat 
keju bercampur dengan susu. (Bujaerami “Ala Al-Khathib, juz 1 hal 339). 


Yang pertama dibuat pada janin 


daa IK La Ig oU Lagi Hy AI AL MY Aa Ja 3 Oala IN AE Jah cabe ya Ie Ld 3 He, 
3 Ae komen 1 Va Kla pa ta DV ASI Ja 3 Boob ta It Lo Jl Ja 3 # AI AAN aya 3 Ai bl ja 
Jp ab 3 Sya PLS DLS sole de Il Aj pa ab Sl gb oya AISI 3 ema UI ia dls sole 
pda Ale # Bala Lantamal los Yyl Jai dili | Ly 3 SL Glama GA UI (SI de Ed Baonly Raba il Jl II 
A3 Lay 9 RI da GE dada Gl PSI JI oleng Ol Laga Ormal JS sel GS GUS JEIN 9 5YI II Le ea 
AB Cah JSI Jana Ob Ola YI SEN ASLI amy yel 3 UII oolad dalah 3 Jet Ar jaB Jet ASI ala 

Bob aa Gerak ASI JUS Jaa 


Ada perbedaan pendapat mengenai perkara pertama yang dibentuk dari janin. Ada yang 
mengatakan yang pertama di-bentuk adalah jantungnya, karena jantung adalah sebagai materi 
dasarnya. Ada yang mengatakan otaknya, karena otak adalah tempat atau pusat dari semua 
indera. Dari kedua pendapat itu bisa dikumpulkan bahwa perkara pertama yang dibentuk bagian 
dalam adalah jantung dan bagian luarnya adalah otak. Ada yang mengatakan bahwa yang 
pertama kali dibentuk adalah pusarnya dan ada yang mengatakan hatinya yang pertama, karena 
pertumbuhan yang dimaksud pertama kali adalah darinya. Sebagian ulama' merajihkannya. 


Dalam penciptaan janin dengan urutan yang men-kagumkan seperti itu dan perpindahannya dari 
satu fase kefase lainnya beserta mampunya Allah ta'ala untuk menciptakannya secara sempurna 
seperti makhluk-makhluk yang lain hanya sekejap mata terdapat beberapa faidah, pertama, 
Seandainya Dia menciptakannya seketika sempurna maka itu akan membuat berat atau sengsara 
sang ibu karena dia belum terbiasa dengannya. Dan terkadang dia tidak kuat untuk memikulnya. 
Sehingga pertama kali diciptakan berupa air sperma supaya dia bisa membiasakannya untuk 
beberapa saat lalu menjadi se-gumpal darah untuk beberapa saat dan seterusnya sampai dia 
melahirkan. Oleh karenanya, Al- Khathabi berkata, “Hikmah mengakhirkan masing-masing fase 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3449 ) 


selama empat puluh hari adalah supaya rahim bisa terbiasa, karena seandainya janin diciptakan 
seketika sempurna maka akan memberatkan sang ibu, dan terkadang dia menyangkanya sebagai 
penyakit.” 


Kedua, memperlihatkan kekuasaan Allah ta'ala dan meng-ajarkannya Dia kepada hamba-hamba- 
Nya untuk berhati-hati dalam semua urusan mereka. 


Ketiga, memberi tahu manusia bahwa tercapainya kesempurnaan yang sempurna adalah dengan 
sedikit demi sedikit, seperti halnya tercapainya kesempurnaan yang dzahir. Telah selesai 
Syabarkhiti dengan diberi tambahan. (Bujaerami, juz 1 hal 352). 


Ingin anak laki-laki 


JA Jl Lela da da gan SPSS AAL AS OLS aja DL pala y dala AI lo AI Sy ye Bo Aas ah, GNU) 
8) MA Ik Sets 0113 Ny AP S3 I dna TAS Lir GA ET Ol Al PAI AI cg Sy 3 
DSN ego Lelo) CILI OP Le ay Tama yr TAN LAN OT Jay SUS Ronrp dead Kab) Galah Amel pal IS ola pr 

AI aed MA LI pr SI Pad JB El dll Udory LA O 
Aku telah melihat dengan tulisannya Al Azrag dari Rasulullah Saw, “Barang siapa menginginkan 
isterinya melahir-kan anak laki-laki, maka taruhlah tangannya diperut isterinya dimasa awal 
kehamilannya dan berdo'alah, “Bismillahirrahmaa-nirrahim, ya Allah sesungguhnya aku memberi 
nama apa yang ada didalam perutnya (isteri) dengan nama Muhammad, maka jadikanlah dia laki- 
laki untukku,” maka dia akan mendapatkan anak laki-laki, insya Allah.” mujarrab. Dan aku telah 
mencoba-nya berkali-kali tidak hanya sekali dan ternyata benar al-hamdulillah. Dikatakan, 
sesungguhnya perempuan ketika disetubuhi dalam keadaan dia berdiri, maka jika dia mengangkat 
kaki kanannya maka dia akan dianugerahi anak laki-laki, dan jika dia mengangkat kaki kirinya 


maka dia akan dianugerahi anak perempuan. Al Fakhru Al Razi berkata, “Aku telah men-cobanya 
sebanyak tiga kali dan ternyata benar.” (Bujaerami, juz 1 hal 352). 


Mempermudah melahirkan 
JB) lam SI Ai Basa pa ta) ola Ana Il dip les oya MI Lal CA Anto SU 3 SI Ji 3 3 GNU) 
Ray yelid ya La OLI oa Ii 9) Boga AT A21 ed (OLI Jaa WI jp) 13 0 yng "(agalan 8 J0 
LA Letrg de ag JP sll ji y elsa 3 88 el may" (eni ja) 
Ketika kandungan akan dikeluarkan atau melahirkan, maka ditulis pada wadah yang masih baru, 
Ida UI II) (ayadaa J3 II KA IA By llaor (BII HI Fakir pel LM ala Ras Jl Ri ol oya MPI el CA 
oma jab Ran) y elid ya Lo OLI oa Is 9) Boy AT OT 


Kemudian tulisan itu diguyur dengan air dan airnya diminum oleh orang yang nifas (yang akan 
melahirkan) atau dipercikkan kemukanya, (maka dia akan mudah melahirkan), mujarrab. 
(Bujaerami, juz 1 hal 352). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3450 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0381. WANITA : SUARA, ADZAN DAN CARA 
MENGINGATKAN IMAM 


PERTANYAAN : 
Amel DCnee DCtoo 


Mengapa cewek tidak boleh adzan ? apa benar suara cewek itu aurat ? Bagaimana cara makmum 
perempuan mengingatkn imam jika imam lupa "sesuatu" dalam sholatnya ? 


JAWABAN : 
Sulis Saja Imuet 


Suara wanita dihadapan laki-laki ajnabi ada dua pendapat. Pertama, bukan aurat, dan itu adalah 
pendapat yang kuat. Oleh karena itu, boleh mengeraskan suara di hadapan ajnabi ( laki-laki bukan 
mahromnya ) dengan syarat aman dari fitnah, kecuali beradzan, maka diharamkan bagi wanita 
sebab bagi yang mendengar adzan disunnahkan memandang muadzin (orang yang beradzan) 
maka hal ini memastikan tidak aman dari "fitnah". Kedua, suara wanita adalah aurat. Oleh karena 
itu, diharamkan mengangkat suara di hadapan ajnabi tanpa terpaksa (daruarat) secara mutlak 
(adanya fitnah atau aman dari fitnah). Fitnah yang dimaksud yaitu sekiranya dapat mengajak laki- 
laki ajnabi (pendengar) ke perbuatan maksiat seperti dapat menimbulkan keinginan untuk 
memegang wanita itu atau berduaan dengannya. 


(302 1 3g) — cdi alel 


D8 2) pp Vig dah ia AE) La aoler Jouad op AYI Kon altng BIM 0 ai (MA YA ya gada AP) 
WEI 20 yani yag COLA yaa jg Sh cant PL dil al ia JI jd Ai ed OLI dy oa ai el ph. 
2 yaar dah IG Aril bg Shy Ad Sy die AI SI CL PI Je ya Ud Wenny 1 apem 3 

lis ab ny Wo Jas Of Leela Kls IS Kong HO Gg UE) Lena UAS Sh Int Ol Utk yan Bali Ja tema 


(390 P1 3) — ai 


INA 3 Kao ad Boy3 US OM JB Boy Gea II (PI) Ulery Aa Boy BL Soo Ja JS Ora el dy 
gal ga PI JB Jar AP ya JAKA La gor UU) Small! JB op SNI 3 elus LL rudy Lo ella 
Ini An 3 iAL II Ul OS UP R3 ie lee Jly lil BL nah KE Lely Bell SJ mag AA 3 SI 

SS 3 Aenally SIA dil Asta Gb, 


(100 1/3 5) — JH hal 


Aa Aa ana KA II (wa is ur hd) 
sja da Oo AA Uya WS Sl ai Hd Olga Lay Ra IST JL 03 ali Lam 3 BN ea le Jr 


C3 Fa io mang ae Gd AA yna Ji 515 selama RA Ta ak Uji 
Tan Ii Gent ai DS ON dh) Un dillag US AW ayaa UAN Sf ada Jtan pi api yS DU Yo Kam 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3451 ) 


02 Ml LI P 


0 NI - . 2.9 2 299 W . 209 90. 0 03 3 0 w 3 wo 
Si Dg DSA PLP YA pt Aeb Aad Uber! Kia oa OS SU $ pjloudll Sapu j3 4 (PI ai, 


MA Ka SA Sl, Ol or £ Uas Ob $ Uang illadi 3 BA an 3 & pa Nela (jaan OS 
230. yag 0. Ann an na Keba 54 Bana 2 - Be ae AN enno el .. . 0. o- 02 
Aa Ud DT IU Spa Oakley ato Erna Ball (3 Up Laga RAS Lae AA JB BA Wo do ap 
AI ya Wp AI Je OI pd ie DU UNS) date paha kei Alah $ Uaali Jr uya SU $ Jeanadi sad Je Ot 


D3 II W .3 9 - 0 0. om o 0 3 Pj LU3 So ,84 0. 2. 09 0... 290. . “02 . 
AA MA Aa gede da Rp Ala Je G1 en Lelang DAU 3,3 AAN P3 JA 


0 rd 19 3 0 — 
da Di Als ON aa ind ol Gm. 


0-3 o- Ie wu 9 20 2. 2... . 4 (Tg ar Oo w Oo - . 2. Soe Su, 3 2 S0 
Se pn Ala HA Jaa IKA Vj Ine La dh Ha OS II JI las OS Ul ai Ol AG, 
adal Als gag telan Ad ena OS, aa Us er) aa ah 2 selasa JL 2 st DKK na 


0 02 L DI. 0 NA 03X 10 0 40 - 0 --010 


.. 0 &0.- -— - 0 Y - we 10 3 gw 0. - 9 
(ap Tap NA Galatin OS) patan yag AA Aa Gb AB La g Latul pall apa Ol Jl sai al Obi pe ja 
o- 02 Ic SR 0 3. 9 w 


pan BAU Ain aj Ta pa Ur salatel Lagian 35 £ Laga DO 4 Yono lai GNU opo 
Fino Ba pb Lgi Un jgn RAS Loan jo AB Ul IU malai AU Bali okionkeal AS OS PI Sulu SAT JI BIN Gua 


4 2 ow . 0 3 - "3 w 2 200 8.90 0 WM. 3 . 3w 2 ow 0. So. 040 0. -w- -.9 0. 8 Sue W 0 
Ju Tebak Jati At JS OUy Up) se jam U il $ dal, Lai yo aah pp Laila « Ol3UI Du Ni ak 
Nk 2 £ San) 3. KPA 3. w “ - DA. Su, ig ke 2 : a Tang 5 0 « 4 


9 . 90. o- 0. . PN tu w o cw W Pj Pad Be. 
Bel Ui ya pa) Rap pa OS al Ja mnta Gl yag Ulee Lab Ah Ol ja PAT Lan Inna apl Je gd ijley 
Bo 00 . Be. 0 0. Mw 3 -go . 90. 0 3-02 - S3 0. 8 So. -00 S& 90 90 - . 9 - 
dp US Jen dada Randi Spa Allan OS Let y0 gay kap 3 SG Letad JB —A |. Leyakin Lea elo OLS Ol, 
2. v0 W c05 en 00 03 Ie 0 g3 0. 00» 30” 32 8 Lo s.0yo 

dee BLU AR Vj Ie Udya el ipang li dl oi diy Jami on. 


Mw 3 32 - - 10. 0 Law. £ 38 0. LA Lo. 0 - £ 0.9 0 0 0... - w 40 8-02 W 1 290. . 9 2320 
pang SaBy Lgi Balon IU ma JI dani yss Ol Hilg of Rindi Spe Into Ol ata Ae (oma ea kel at dB) 
2 0 0 - Rs coco GT 90 -0 0 Aw, 80.0 Ana De nton Pan . Pa - o € - Ha “ 3 . 0 
Pa HL deg dp) nie ob Ijab Gal 3 diy 4 el kong La gel Gaya By alan Ular) 


Ro 2. 0... 0. 20- - 09 30. NM ON 


ab oa yak La Ay LbouaS Pua aa ( road 3: 93 Sana 
Aan Farhan 


Salah 1 perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam shalat ialah, bila laki-laki untuk mengingatkan 
imam bertasbih,tp bagi wanita dngn cara shofagot yakni menepuk tangan.kaifiyat nxa memukulkan 
tangan kanan keatas dohir tangan kiri.apabila dia bertepuk dngn cara batin tangan kanan dan 
batin tangan kiri dngn niat gagampangan atw bermain2 maka bathal shalatnya 


Sulis Saja Imuet 


Cara mengingatkan Imam laki-laki dengan menepuk tangan bagian luar. 
0644. FADHILAH MENJADI WANITA SHOLEHAH 
Point-point dari halaman ini terdapat di dalam kitab Kanzul “Ummal, Misykah, Riadlush Shalihin, 


Ugudilijjain, Bhahishti Zewar, Al-Hijab, dan lain-lain. Mudah-mudahan dapat diambil ibrah darinya. 


1. Doa wanita lebih magbul dari laki-laki karena sifat penyayang yang lebih kuat dari laki-laki. 
Ketika ditanya kepada Rasulallah SAW akan hal tersebut, jawab baginda : “Ibu lebih penyayang 
dari bapak dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3452 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Wanita yang solehah itu lebih baik dari 1.000 orang laki-laki yang tidak soleh. 
3. Seorang wanita solehah lebih baik dari 70 orang wali. 
4. Seorang wanita solehah lebih baik dari 70 laki-laki soleh. 


5. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya diibaratkan seperti orang 
yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah SWT dan orang yang takut Allah SWT akan 
diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. 


6. Barang siapa yang membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah) lalu diberikan 
kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedakah. Hendaklah mendahulukan anak 
perempuan terhadap anak laki-laki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan 
seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail AS 


7. Tidaklah seorang wanita yang haidh itu, kecuali haidhnya merupakan kifarah (tebusan) untuk 
dosa-dosanya yang telah lalu, dan apabila pada hari pertama haidhnya membaca 
“Alhamdulillahi'alaa Kulli Halin Wa Astaghfirullah”. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan 
dan aku mohon ampun kepada Allah dari segala dosa.” maka Allah menetapkan dia bebas dari 
neraka dan dengan mudah melalui shiratul mustagim yang aman dari seksa, bahkan AllahTa'ala 
mengangkat derajatnya, seperti derajatnya 40 orang yang mati syahid, apabila dia selalu berzikir 
kepada Allah selama haidhnya. 


8. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Rasulullah SAW.) di 
dalam syurga. 


9. Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak 
perempuan atau dua saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan 
mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa tagwa serta bertanggung jawab, maka baginya 
adalah syurga. 


10. Dari “Aisyah r.ha. “Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu 
dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api 
neraka.” 


11. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. 
12. Apabila memanggil kedua ibu bapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu. 


13. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka 
pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab. 


14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, 
matahari dan bulan, semuanya beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya dan 
meredhainya. (serta menjaga sembahyang dan puasanya) 

15. “Aisyah r.ha. berkata “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW. siapakah yang lebih besar 
haknya terhadap wanita ?” Jawab baginda, “Suaminya”. “Siapa pula berhak terhadap laki-laki ?” 
Jawab Rasulullah SAW. “Ibunya”. 


16. Seorang wanita yang apabila mengerjakan solat lima waktu, berpuasa wajib sebulan 
(Ramadhan), memelihara kehormatannya serta taat kepada suaminya, maka pasti akan masuk 
syurga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. 


17. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah SWT 
memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu dari suaminya (10,000 tahun). 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3453 


18. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para 
malaikat untuknya. Allah SWT mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebaikan dan 
menghapuskan darinya 1,000 kejahatan. 


19. Dua rakaat solat dari wanita yang hamil adalah lebih baik dari 80 rakaat solat wanita yang 
tidak hamil. 


20. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari. 
21. Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadah pada malam hari. 


22. Seorang wanita yang mengalami sakit saat melahirkan, maka Allah SWT memberi pahala 
kepadanya seperti pahala orang yang berjihad dijalan Allah SWT 


23. Wanita yang melahirkan akan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan tiap rasa sakit 
dan pada satu uratnya Allah memberikan satu pahala haji. 


24. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan 
ibunya melahirkannya. 


25. Wanita yang meninggal dalam masa 40 hari sesudah melahirkan akan dianggap syahid. 


26. Wanita yang memberi minum susu kepada anaknya dari badannya (susu badan) akan dapat 
satu pahala dari tiap-tiap titik susu yang diberikannya. 


21. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup (2 1/2 tahun), maka malaikat-malaikat di langit 
akan memberikan kabar gembira bahwa syurga adalah balasannya. 


28. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi 
pahala satu tahun solat dan puasa. 


29. Wanita yang habiskan malamnya dengan tidur yang tidak nyaman karena menjaga anaknya 
yang sakit akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba. 


30. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari karena menjaga anak yang sakit akan 
diampunkan oleh Allah akan seluruh dosanya dan bila dia menghibur hati anaknya Allah memberi 
12 tahun pahala ibadat. 


31. Apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatatkan baginya 
seribu kebaikan, dan mengampuni dua ribu kesalahannya,bahkan segala sesuatu yang disinari 
matahari akan memohonkan ampun untuknya, dan Allah mengangkatkannya seribu darjat. 


32. Seorang wanita yang solehah lebih baik dari seribu orang laki-laki yang tidak soleh, dan 
seorang wanita yang melayani suaminya selama seminggu, maka ditutupkan baginya tujuh pintu 
neraka dan dibukakan baginya delapan pintu syurga, yang dia dapat masuk dari pintu mana saja 
tanpa dihisab. 


33. Mana-mana wanita yang menunggu suaminya hingga pulang, disapukan mukanya, 
dihamparkan duduknya atau menyediakan makan minumnya atau memandang ia pada suaminya 
atau memegang tangannya, memperelokkan hidangan padanya,memelihara anaknya atau 
memanfaatkan hartanya pada suaminya karena mencari keridhaan Allah, maka disunatkan 
baginya akan tiap-tiap kalimat ucapannya,tiap-tiap langkahnya dan setiap pandangannya pada 
suaminya sebagaimana memerdekakan seorang hamba. Pada hari @iamat kelak, Allah kurniakan 
Nur hingga tercengang wanita mukmin semuanya atas kurniaan rahmat itu. Tiada seorang pun 
yang sampai ke mertabat itu melainkan Nabi-nabi. 


34. Tidakkan putus ganjaran dari Allah kepada seorang isteri yang siang dan malamnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3452 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menggembirakan suaminya. 


35. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suaminya melihat isterinya dengan 
kasih sayang akan di pandang Allah dengan penuh rahmat. 


36. Jika wanita melayan suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun solat. 


37. Wanita yang melayani dengan baik kepada suami yang pulang ke rumah dalam keadaan letih 
akan medapat pahala jihad. 


38. Jika wanita memijat suami tanpa disuruh akan mendapat pahala 7 emas dan jika wanita 
memijat suami bila disuruh akan mendapat pahala perak. 


39. Dari Hadrat Muaz ra.: Wanita yang berdiri atas dua kakinya membakar roti untuk suaminya 
hingga muka dan tangannya kepanasan oleh api,maka diharamkan muka dan tangannya dari 
bakaran api neraka. 


40. Thabit Al Banani berkata : Seorang wanita dari Bani Israel yang buta sebelah matanya sangat 
baik khidmatnya kepada suaminya. Apabila ia menghidangkan makanan dihadapan suaminya, 
dipegangnya pelita sehingga suaminya selesai makan. Pada suatu malam pelitanya kehabisan 
sumbu, maka diambilnya rambutnya dijadikan sumbu pelita. Pada keesokkannya matanyayang 
buta telah celik. Allah kurniakan keramat (kemuliaan pada perempuan itu karena memuliakan dan 
menghormati suaminya). 


41. Pada suatu ketika di Madinah, Rasulullah SAW. keluar mengiringi jenazah. Beliau menemukan 
beberapa orang wanita dalam majelis itu. Rasulullah SAW lalu bertanya, “Apakah kamu 
menyolatkan jenazah ?” Jawab mereka,”Tidak”. Sabda Rasulullah SAW “Sebaiknya kalian semua 
tidak usah ikur berziarah dan tidak ada pahala bagi kamu. Tetapi tinggallah di rumah dan 
berkhidmatlah kepada suami niscaya pahalanya sama dengan ibadat-ibadat orang laki-laki”. 


42. Wanita yang memerah susu binatang dengan “Bismillah” akan didoakan oleh binatang itu 
dengan doa keberkatan. 


43. Wanita yang membuat adonan tepung gandum dengan “Bismillah” , Allah akan berkahkan 
rezekinya. 


44. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti meyapu lantai di 
Baitullah. 


45. “Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang mengeluarkan peluh ketika membuat roti, Allah 
akan mejadikan 7 parit diantara dirinya dengan api neraka, jarak diantara parit itu ialah sejauh 
langit dan bumi.” 


46. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang memintal benang, Allah akan mencatatkan untuknya 
perbuatan baik sebanyak utus benang yang dibuat dan memadamkan seratus perbuatan jahat.” 


47. “Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang menenun kain, Allah telah menentukan satu tempat 
khusus untuknya di atas tahta di hari akhirat.” 


48. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang memintal benang dan kemudian dibuat pakaian 
untuk anak-anaknya maka Allah akan memberikan pahala sama seperti orang yang memberi 
makan kepada 1000 orang lapar dan memberi pakaian kepada 1000 orang yang tidak 
berpakaian.” 


49. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang meminyakkan rambut anaknya,menyikatnya, 
mencuci pakaian mereka dan memandikan anaknya, Allah akan memberikan pahala kebaikan 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3455 


sebanyak helai rambut mereka dan menghapus sebanyak itu pula dosa-dosanya dan menjadikan 
dirinya kelihatan berseri di mata orang-orang yang memerhatikannya.” 


50. Sabda Nabi SAW: “Ya Fatimah barang mana wanita meminyakkan rambut dan janggut 
suaminya, memotong kumis (misai) dan mengerat kukunya, Allah akan memberinya minum dari 
sungai-sungai serta diringankan Allah baginya sakaratul maut dan akan didapatinya kuburnya 
menjadi sebuah taman dari taman- taman syurga dan dicatatkan Allah baginya kelepasan dari api 
neraka dan selamatlah ia melintas Titian Shirat.” 


51. Jika suami mengajarkan isterinya satu hal akan mendapat pahala 80 tahun ibadat. 


52. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian 
menjaga adab rumah tangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal dari suaminya, akan 
menjadi ketua 70,000 malaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga, dan 
menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat dari yakut. 


53. Semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat,tetapi Allah akan datang 
sendiri kepada wanita yang memberati auratnya iaitu memakai purdah di dunia ini dengan 
istigamah. 


54. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah. 


55. Salah satu tanda keberkatan wanita itu ialah cepat perkahwinannya,cepat pula kehamilannya 
dan ringan pula maharnya (mas kawin). 


| Deandra Shalsaby | 
0805. Wanita Tercipta Dari Tulang Rusuk Pria 


PERTANYAAN : 

Ashim Muhammad 

Apakah benar perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki... referensinya dari mana ya ??? 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot 


Hadis Rasullulah mengatakan, “Nasihatilah perempuan dengan cara yang baik! Perempuan itu 
diciptakan dari tulang rusuk, sementara yang paling bengkok itu bagian teratasnya. Jika engkau 
bersikeras meluruskannya, ia akan patah. Tetapi jika engkau membiarkannya, ia akan bengkok 
selamanya. Maka nasihatilah perempuan dengan cara yang baik!” (HR Bukhari, Muslim, Ibnu Abi 
Syaibah, dan Baihagi). 


Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri 
yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya: dan dari keduanya 
Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah 
yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa':1) 


Dalam ayat ini dinyatakan bahwa dari jiwa yang satu, Allah menciptakan pasangannya. Gatadah 
dan Mujahid rahimahumallah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jiwa yang satu adalah 
nabi Adam ,alaihissalam, sedangkan pasangannya adalah Hawa. Gatadah mengatakan Hawa 
diciptakan dari tulang rusuk Adam. (Tafsir Ath-Thabari, 3/565, 566). 


" Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3456 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan 
melihat." (Al-Insaan:2) 


Dapat disimpulkan bahwa manusia(laki-laki dan wanita) yang ada setelah Nabi Adam 'alaihissalam 
dan Hawa diciptakan Allah dari setetes mani yang bercampur (antara laki-laki dan wanita) sesuai 
dengan firman Allah diatas. Sedangkan yang diciptakan dari tulang rusuk adalah Hawa dari tulang 
rusuknya Nabi Adam '“alaihissalam, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' dan hadist 
shahih, serta penjelasan secara medis mengenai struktur dan komposisi tulang rusuk manusia. 


1590. WANITA TERCIPTA DARI TULANG RUSUK PRIA 
BAGIAN 2 


PERTANYAAN : 
Tektitek Tanariyo 


Nanya lagi aah.. Katanya kan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki laki , nah kalau wanita 
punya suami banyak itu si wanita berarti dari tulang-tulang rusuknya suami-suaminya itu yak ? 
Dan nanti di akherat si wanita ini jadi istrinya orang banyak donk, jadi salome donk ya ? Bener 


tidak sih. 
JAWABAN : 
2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Di jelaskan, kalau wanita itu terbuat dari tulang rusuk laki-laki.., itu betul / tidak ?..terus 
bagaimana,.... benar ada pendapat ulama' yang menafsiri demikian tapi ini pendapat dho'if, 


Kan La) AU | Denga Ba Si Jas Les psen bngt Kaki ya SI de af “ui 3 21) 
laa PARU Any Gal WI glata Urine IAI AS BI LAI ya GS A9 Ol! dl Ui om OLI Glee AI op 
da! Iludi: Jilaa RI D9 6 dai Y Bold G3 Rai ee AA Kanya NE dala Gp pia PIL LP Ma et: 
SES Pi IW JBS Al ja MS niy Olly Iya GAS Gile elu ol le jas | gle Yi dp 
ea UI ygilony Lilo pdl ya sll Gale Ji Hd, Soal Ale USU Y ol ati laka, | 29 22 ASI GAN 
aiy camby Id JAS Lc Gsndly (SEL) Ji Lon oya Way Lal Apryi Jia yA Kd der Y Lado Rani (EY 
OS rai SALA Titan HE Rika BUAN OS gak Lal 6 UG Jen HIS LS Sp HS HSP TAN OS SI 
cri Baely JS Ale eygialA Y) e IS La Lae Randl I  HSJ LAN Jai Y Of Kala OS AS «geli 
GP ain LA JB pe (Sdil aja Pt Ap AI JLN. La ad ES Ya «pd! op gay Haji Sia Ola 
Ag TA Sait aja Jgn Sele MY Alai JELAS (Kant oa den SAN Ol paman pal pmr ya Ll Sl 3 
128 TV an andi Val AN JI Wa 1S Sad Gaal em Ol gag (UN LE Yi dp ade Jang 
SB Selor A0 RIS OY € Ilenadil 0 Sun kit aa Jing Coba! Oam Ad) KU lis 2 ASI ALAN. ad ala Ja 
Mahal gag dalil Ily alur 3U US, DKM . 

| Tafsir mafatihul ghoib 12/225 |. 

ma sena Dan JII SA aa KE Badan Oni pend oya (SI Jang Lelah (Sudi ya (SI Jas Ab, 
a72 


Pil Je Lgi WS OS, SIN esai SY! 2 pny de Jain IS 03 CA JA oya PT pi Ika Of Cs 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3457 


0 


A2 oa el dl Al LA 3 ama JUL Kail ya (SI Jaa Yi Aji «pa oa Jis one de dls AI 
Jp Jd Inka egg pa tri 4 JII ma Alas | Lelyif Sabila (SI Jam Yi di ON 4 Sun lay € pal 
Jp ju d Sai oya J3 tag SI SA ma elu Gl Il al gal. WUYI 2 SAN main 3 ole SHU Ida : 
AI ola lai 4 jam Je Keam uel TOL 2 og Y (Kat de yakas Pe dy (54 22) (Kuil Last ) 
SAI Ong SESI 3 Andal Jl 2 JET 21 3 (NT betagi Kail up Sala Ol aus ag Pi dd 

ISP gs IG PLAN jd Raba Dop AT OS aa IS JA gai Tea spt B2 JS Ol JA OS BI 
IA Ola SIN 3 WES IN OS JI ya SENI AI IP ata aa PSM ya esai Tea II el 
kab Jamil Ol PIL UG ST OS 0 oya pg Ea II lea Kemih Pa oa Somad Asad 
FI 0 mad adl AP Kai Ol SUYI Arab GLS WII OS 0 pe ya ma Kk II Lea sil f «oa 
JS Rnb Bl II Ika OS 6 ji ya KASI EL Il ae cai. 

( Tafsir mafatihul ghoib 9/433 |. 

Jan ji da Ot Ika kg 0 pa AA oya alga dee dls AT ALA 5 pam JB Led Sail ya SI Jan Yi dis 
BUY AN Rei 3 le SI Alim Ja € Jadi Set gl yong pol teman «JSI aa Kla | balgif (Kai oya RN 
Adapun sebagian ulama' yang menafsiri dari ayat allah menjadikan bagimu pasangan dari jenis 
kamu sendiri yang dikendaki makna dari ayat tersebut ialah allah menjadikan hawa dari tulang 
rusuk nabi adam ialah pendapat dho'if karena bahwa ayat allah menjadikan bagimu pasangan dari 
jenis kamu sendiri itu terkhitob pada semuanya maka pentakhsisannya (pengkhususan) pada nabi 


adam dan siti hawa ialah khilaf(berbeda) dengan dalil tersebut, bahkan hukum ini umum pada 
semua laki-laki dan wanita. | Tafsir mafatihul ghoib 9/433 |. 


Sain ya en SAI Ol gal) pal pm ya Cile aye Ob Ata SLAI 3 JB tang | Sat oa) Hj as ubi 
Ini makna yang shohih. | Tafsir mafatihul ghoib 12/225 |. 
atau dengan tafsiran ini : 
Sean (Sat Ulat Jadi Jaa (Si 3 mg OA 5 ma el le dl ali gali, 
SI Of aa ag Yi dls ali II ola lai cam de Kam TOL If Kaif de lels Yi dp, 
21: AI ii Sit oa 
| Tafsir mafatihul ghoib 9/433 |. 


Jaa j3 Ot Ik ka 0 pl aa aya el dee dls TAU 3 pam JB Lelif Sail aa SI Jan Yi dia 
BUY SA gain dee (SA Ta Ja 4 Jd Sl elang pa Kemah 4 JS aa Ala | Lalai Kail ya SI. 
Adapun sebagian ulama' yang menafsiri dari ayat allah menjadikan bagimu pasangan dari jenis 
kamu sendiri yang dikendaki makna dari ayat tersebut ialah allah menjadikan hawa dari tulang 
rusuk nabi adam ialah pendapat dho'if karena bahwa ayat allah menjadikan bagimu pasangan dari 
jenis kamu sendiri itu terkhitob pada semuanya maka pentakhsisannya (pengkhususan) pada nabi 
adam dan siti hawa ialah khilaf(berbeda) dengan dalil tersebut, bahkan hukum ini umum pada 
semua laki-laki dan wanita. | Tafsir mafatihul ghoib 9/433 |. 
2 Nisfi Sitta 


Aku pernah dengar bahwa hawa diciptakn dari tulang rusuk adam itu hanyalah perumpamaan 
saja, bukan makna sebenernya, benarkah itu ?? Suwun.A 1 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3458 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Siroj Munir 


Tulang rusuk itu makna sebenarnya, hanya saja yang dimaksud wanita diciptakan dari tulang 
rusuk adalah wanita pertama, yaitu ibunda HAWA : 


oa Kan 2 oLU M3 Pi, Ol kana Baya Kan Jay Oa) LS ttg Saat e Kg abs ot au yag 
Jasa, Gejl Gasa Je sa ea Ho: sah Jaorg cIler jl Pun SI Gk si Lara d3 de Ja Ai 
Urea Gal de 3 II png CL selat ole Old Oglatd Aikedl Cal Ran ly Chal Cai Bl Unand Una Jeng CU 
aa BO Ob Utan jl ob at Uh US Gilay BIAN Sl Jon JI OP en yady REI Olteb VI, UI ang coli Fi) 
OS a34 Lagis BW Il BY 3 dll us jl ly, 

Ini hadits penguat bahwa yang dimaksud diciptakan dari tulang rusuk itu ibunda HAWA : 
CT JB Sik pond Gp Sa IP 3 ee AP Ea CA 116 (2 3 daya 2 AI pad dg 
ae uya slh dls JU Leo Lain Gl Ilul ye Ab ay aU yag pl ema ya elo JB Leoeag Lia (aloe) 
| EL Jial ng lb 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/419962921359855/ 
0813. WANITA SHOLIHAH 


PERTANYAAN : 
Senyum Risa 
Ternyata menjadi istri sholihah itu pilihan.... ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
-“e Andai aku bergelar SHALIHAH »- 
« WANITA YANG DISAYANGI Adalah ciptaan Tuhan yang dalam dirinya mengalir rasa cinta, 


takut (khouf) dan harap (rojaa') menguasai perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu, hari ke 
hari hingga perjalanan jasad dan nyawanya berakhir.. 


» WANITA YANG DI IMPIKAN Adalah yang mendekatkan hati yang telah jauh kepada Ar- 
Rahman Ar-Rahim di saat orang lain di lenakan kebendaan 


« WANITA YANG DIKASIHI adalah Yang bersyukur dengan apa adanya, yang bersabar pada 
yang tiada, cinta pada hidup yang sederhana, yang tidak bermata kebendaan 
« WANITA YANG DIRINDUKAN adalah Yang menutup auratnya dari pandangan mata 
AJNABI.. kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya, di sanjung tinggi penduduk langit dan 
bumi.. 
« WANITA YANG DISUKAI itu Menjadi dia pada dirinya sendiri, menjadi pelita untuk putra putri 
yang kelak menjadi cikal bakal penyambung perjuangannya di kemudian hari 
Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh islam untuk seseorang wanita menerima gelar 
"shalehah" dan seterusnya menerima pahala syurga yang penuh kenikmatan dari Allah subhanahu 


wa ta'ala, mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat yaitu : 
1. Taat kepada Allah dan Rasul-NYA 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3459 


2. Taat kepada suaminya 
Berikut ini antara lain perincian dari dua syarat di atas : 


1. Taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-NYA 
Bagaiman taat kepada Allah ?? 
» Mencintai Allah SWT dan Rasulullah SAW melebihi dari segala-segalanya 
» Menutup aurat 
» Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliyah 
“ Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada Mahromnya 
» Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan takwa 
» Berbuat baik kepada ibu dan bapa 
» Senantiasa bersedekah baik dalam keadaan susah atau pun senang 
“ Tidak berkhalwat dengan lelaki lain 
» Bersikap baik dengan tetangga 
2. Taat kepada suami 
» Memelihara kewajiban terhadap suami 
» Senantiasa menyenangkan suami 
» Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di rumah 
» Tidak cemberut di hadapan suami 
“ Tidak menolak ajakan suami untuk tidur 
» Tidak keluar tanpa seijin suami 
» Tidak meninggikan suara melebihi suara suami 
» Tidak membantah suami dalam kebenaran 
» Tidak menerima tamu yang di benci suaminya 
» Senantiasa memelihara diri, kebersihan fisik, kecantikan hati dan jiwa serta rumah tangganya 


Sumber : www.fb.com/notes/182477251793880 
0814. BATASAN AURAT WANITA 


PERTANYAAN : 
Dian Nana 


Assalamu'alaikum. Rieda Remaja yang Masih Belajar dalam Berjilbab. Rie, Mau Tanya bagaimana 
Berjilbab secara Syari". Mohon pnjelasannya. Makasih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. KETENTUANNYA ASALKAN DAPAT MENUTUP AURATNYA DAN TIDAK 
BRUPA HAL YANG TARANSPARAN (TEMBUS PANDANG) 


AURAT WANITA 
DALAM ALAURAN : 

Danyen de Layan apa) lain ab UU) in Ganka Uj Denah aib) Dayat uya Criwaky Our jali 3) 
"Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, 
memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 


tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ..." (AS. an-Nur: 
31). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3460 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DALAM AL-HADITS : 


Diriwayatkan dari "Aisyah ra, ra bahwasanya Asma' binti Abubakar telah masuk ke ruangan Nabi 
saw dengan berpakaian tipis/transparan, lalu Rasulullah saw. berpaling seraya bersabda, “Wahai 
Asma sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah baligh (haidl) tidak pantas baginya untuk 
menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini.” 


Dalil lain yang menunjukkan masalah ini adalah hadits riwayat Usamah, bahwasanya ia ditanyai 
oleh Nabi saw tentang kain tipis. Usamah menjawab, bahwasanya ia telah mengenakannya 
terhadap isterinya, maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya: 


“Suruhlah isterimu melilitkan di bagian dalam kain tipis, karena sesungguhnya aku khawatir kalau- 
kalau nampak lekuk tubuhnya.” 


Gabtiyah dalam lafadz di atas adalah sehelai kain tipis. Oleh karena itu tatkala Rasulullah saw. 
mengetahui bahwasanya Usamah mengenakan kepada isterinya kain tipis, beliau memerintahkan 
agar kain itu dikenakan pada bagian dalam kain supaya tidak kelihatan warna kulitnya. Beliau 
bersabda,”Suruhlah isterimu melilitkan di bagian dalamnya kain tipis.” 


Dal IS Way y 3 Ia ly Ang CE Bg ea DAY CP UH AW BLN ag 
GNI Bl Y ASI 3 Bel Oma La Wage y Heli 9 pai ma il 3 III SAS 1 deng aa: 

pa Good Hoya ga Bal 3 Lain Oia AI Ob 3 Al 3 PI rs WAS 3 en NY OM JS Uye 
SEA 2S oa sj 


1. Bersama suami : Tiada batasan aurat baginya saat bersama suami, semua bebas terbuka 
kecuali bagian FARJI (alat kelamin wanita) yang terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama 

2. Bersama lelaki lain : Menurut pendapat yang paling shahih seluruh tubuhnya hingga wajah dan 
kedua telapak tangannya, menurut pendapat yang lain wajah dan telapaknya boleh terbuka 

3. Bersama lelaki mahramnya dan sesama wanita : Auratnya diantara pusar dan lutut 

4. Di dalam sholat : Seluruh tubuh menjadi auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya 
5. Saat sendiri : Menurut Imam Romli dalam Kitab Nihaayah al-Muhtaaj aurat wanita saat sendiri 
adalah 'aurat kecil" yaitu aurat yang wajib ditutup oleh seorang lelaki (antara pusar dan lutut). 
| Asybaah wa An-Nadhooir 1/410 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0915. CARA MENGETAHUI KE-WALUUD-AN SEORANG 
GADIS 


PERTANYAAN : 
Roofa Bintan Khalil 
Hadits : 


Flo Url 39 2D Leto Ob etil LAKI Yg co) dya IL Ke 


untuk tahu si gadis itu wadud dan walud itu gmn caranya ya ??? Jazakumullaah 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


CARA MENGETAHUI WALUUD (dapatnya memberikan keturunan banyak) seorang wanita 
gadis : 


" Dilihat dari keluarganya, tergolong keluarga yang subur atau bukan 
“ Menurut al-Ghozali juga dapat dilihat dari kesehatan dan kemudaannya 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3461 ) 


Bay Olah mma , Sasak ang pa Hi & Ke Pe 2 yag Selai Long pa TA AN 

ami Len Iga Io KI OS 

Dan dianjurkan menikahi wanita yang subur dan penyayang berdasarkan hadits : "Nikahilah 

wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan 

berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat." (HR. Abu 

Daud, an-Nasa'i dan Ahmad- Isnadnya shahih). Penyayang serta kesuburan seorang gadis dapat 
diketahui dengan melihat kerabat-kerabatnya yang senasab. | Asnaa al-Mathaalib 111/197 |. 


I US Tag, SI OS Brg. (2) KAI ey SI SAS Gp OP do Dgn id ega Tag OS ol 
SY ISI 2 SG ojo uya. 

Hendaknya ia mampu memberikan banyak keturunan berdasarkan hadits "Nikahilah wanita yang 
penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga 
dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat." (HR. Abu Daud, an-Nasa'i 
dan Ahmad- Isnadnya shahih). Seorang gadis dapat diketahui mampu memberikan keturunan 


dilihat dari keberadaannya dari kalangan wanita yang mampu banyak memberi keturunan. | Al- 
Figh al-Islaam IX/7 |. 


Jb op Jina Lab ya Gl, sala Pu) 4 pel adl dan il Sale Sudom |) pg lo IL Sae au 9 ade 3S cd Ju 
CPse selly SI aga Mera II 

Onkap jl pda Ha Ill 3 log OI UP Uli) Lepuo el Ul Sd gr BSA ob 

Baginda Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Nikahilah oleh kalian wanita- 
wanita yang penyayang dan berperanakan subur,” (HR. Abu Daud dan an-Nasaa-i dari Ma'gil Bin 
Yasar dengan sanad yang shahih). Bila seorang wanita belum pernah bersuami dan tidak 
diketahui keberadaan 'kesuburannya' maka cukup dengan mencermati kesehatan dan 


kemudaannya karena pada umumnya wanita dengan dua sifat tersebut adalah wanita yang subur. 
| Ihyaa Uluumiddiin 11/41 |. 


Maksudnya sehat tentu tidak berpenyakitan, Iha bagaimana mau dapat memberikan keturunan 
kalau sakit-sakitan, maksud kemudaannya tentunya siklus haid dan masa suburnya masih 
teratur.... 


0929. KAJIAN FIOH WANITA BAGIAN | 


Oleh : Mbah Jenggot 
PGA S 
AAA pan SA Ptk gen ya NN, Aly FA Ha Of UI Cai GI US IA HA CS & Kendi 
: ge IA AN bela Meh pa Dae Mula 
HUKUM BELAJAR DAN MEMAHAMI MASALAH HADD : 
Ad aa aa SG La 
Aa (PES Wap ya Ula Ol Uj enin SL) ella La al JS yA. 
“Hukumnya wajib bagi seorang wanita akan mengaji sesuatu yang dibutuhkan dari hukum-hukum 


haid, nifas dan istihadlat. Apabila suaminya pintar, maka wajib mengajar istrinya, dan apabila 
suaminya tidak pintar, maka boleh, bahkan wajib bagi istrinya keluar dari rumahnya untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3462 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keperluan bertanya kepada ulama. Dan hukumnya haram bagi suami yang melarang istrinya 
keluar dari rumahnya untuk keperluan itu, kecuali suaminya akan bertanya kepada ulama, 
kemudian mengajarkan hukum-hukum itu kepada istrinya, sehingga istrinya itu tidak perlu lagi 
keluar rumah”. (Hasyiyah Al-Bajuri, 1/113). 


BAB HAID 
Definisi Haid 
Haid menurut bahasa artinya ialah mengalir. Adapun menurut istilah syara” sebagaimana telah 


dijelaskan dalam Fathul Garib, yang mana memiliki ciri-ciri berwarna merah semu hitam 
menghanguskan. 


- ia & ad Uut Ga Jasa Is si a 3 ' Gyeaa 3 San « 2 ee P Haa) 2 Ga jamil 
B3 km PP) 
"(Haid adalah) darah (yang keluar) ketika sudah masanya haid, yakni sembilan tahun atau lebih 


(dari kemaluan seorang wanita dalam kondisi sehatj, yang bukan karena darah penyakit 
melainkan karena kodrati Idi mana tidak disebabkan karena melahirkanf". (Fathul @arib:10). 


Ukuran Masa Seputar Haidh 


Penuturan memadai berkaitan hal ini disebutkan dalam Fathul Garib: 

Io IL 2 00 IIA ge o- 230 - 30 £-. 2010 — Aa 2. X9. 9 Mo Mo o- 0 Bd... 
(Lagg pi ema . AH 2nd dll ds isl 0g as) TA 5 Jaa EKO pa) Lah (PAI NE 
Haa SIS 3 Kaiay (agan Il ma ANE) Kep batal) pai Lele SI OP UU. 

23 - 0-0. o-- 0. 0 0 — 8 30 --.0 P0. 5.9. O-e 00 0 - 0. 9 03 3 
Ws B0 j2 os JATI 92 setaa U Agis Singa! j poly (layu ee Kemas Gta at) JPU (la Jl) 
Ibas Ap LKS AE aa al MS Vj jas Tas io BG Ol Gama MB Kab Jadi DI mL 
Ke aga - #0. 3 Ban Tae PEN “ 0, k00 & 0. o 0... o- 0 - 0 s8 3 - 9 22 
LSG eU Las 2 US Il, ay Dope pool AU Ga ai OS OB PPI lu mer ee JL Ll YA 
Lag Ogan. 
"(Paling sedikitnya haidh) dari segi waktunya (adalah sehari semalam) yakni ukuran paling sedikit 
haidh adalah dua puluh empat jam secara terus-menerus sewajarnya. (Paling banyaknya adalah 
lima belas hari) beserta malamnya. Bila lebih dari lima belas hari maka kelebihannya disebut 


dengan darah istihadhah. (Sedangkan yang umum terjadi adalah haidh selama enam atau tujuh 
hari). Landasan dari ukuran tadi diperoleh dari penelitian lapangan. 


(Paling sedikitnya masa suci) yang memisah (antara dua siklus haidh adalah lima belas hari). 
Ucapan mushannif 'antara dua siklus haidh' sebagai antisipasi dari pemisah antara haidh dan 
nifas, ketika kita mengikuti gaul ashah bahwa wanita hamil mungkin haidh, sebab dimungkinkan 
masa suci antara haidh dan nifas kurang dari lima belas hari. (Tidak ada ketentuan mengenai 
ukuran paling lamanya masa suci) kadang dijumpai wanita yang tidak pernah haidh semasa 
hidupnya. Sedangkan masa suci yang umum terjadi adalah diukur dari umumnya masa haidh 
yang dialami. Bila haidhnya enam hari maka masa sucinya dua puluh empat hari, atau haidhnya 
tujuh hari maka masa sucinya berarti dua puluh tiga hari." (Fathul Garib: 11) 


Dasar Hukum 


Adapun dasar hukum haid adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-@uran sebagai 
berikut: 


3g AA 


4 0. 0 @ 20 2.080 . ..O9 Oo GB Lo X0. — 0 09 0. 8 0 — #a.38 0 3 0 -09 20. 0 Ig9 0 
At SA ea aa apl Dakar BB Dres Ab api Vj Liat Alai II ROM SSI ya J3 Yama! oo Eling 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3463 


“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran.” Oleh karena itu 
hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati 
mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat 
yang di perintahkan Allah kepada mu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, 
dan menyukai orang-orang yang mensucikan.” (AS. Al-Bagarah: 222). 


Dan Hadits Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam sebagai berikut: 
Abile 5S pelan Sob ly) ST on Je 3 Ai tia D1 
“Sesungguhnya haid ini yang telah menetapkan Allah atas anak-anak putri Nabi Adam 
'alaihissalaam”. (HR. Bukhari dan Muslim dari “Aisyah radhiyallaahu “anhaa). 
Catatan, : —aya al baal ia Lah Ina SN 
Dang Haa ste da JA PPA La AE SN 
Sa laa la id Tora Sy SE ka VOA aa gak U lou dea matiia 
PA 
"Telah menceritakan kepada kami "Ali bin "Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, Aku mendengar 'Abdurrahman bin Al @asim berkata, Aku mendengar Al Gasim 
bin Muhammad berkata, Aku mendengar 'Aisyah berkata: Kami keluar dan tidak ada tujuan selain 
untuk ibadah haji. Ketika tiba di Sarif aku mengalami haid, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya: "Apa yang terjadi 
denganmu? Apakah kamu datang haid?". Aku jawab: Ya. 


Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum 
wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali 
thawaf di Ka'bah. 'Aisyah berkata: Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkurban 
dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua isterinya." 


Sumber kitab: Shahih Bukhari juz I halaman 63, cetakan Maktabah Usaha Keluarga Semarang 
Indonesia / juz | halaman 66-67, hadits nomor 294, maktabah syamilah. Sumber link: http:// 
www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-574&idto-644&bk no-528ID-205 


Sanad dan matan riwayat Imam Muslim: 
age 02 - ia up Ola UEA jas JG - Tap gal pagar PG JAN BI yan) kat dl at Ea 
HB - Ws 2 - LIA ye da ya ea ui an 
de AI Ae al Te JAN Senam Ui GA Ha US) AI WE Vo el le Io Aa Una 
Pun ae Ga au JB — maa Naa UU, 2 


Wo. 0 .. 


"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Sisibaty Ta AnsNegid: serta Tahir bin 
Harb, kesemuanya dari Sufyan bin 'Uyainah, 'Amr berkata, Sufyan bin '"Uyainah menceritakan 
kepada kami dari "Abdurrahman bin Al @asim, dari ayahnya, dari 'Aisyah berkata : Kami keluar 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika tiba 
di Sarif atau wilayah di dekatnya aku mengalami haid, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3464 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wasallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya: "Apakah kamu 
datang haid?". Aku jawab: Ya. 


Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum 
wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali 
thawaf di Ka'bah sampai kamu melakukan mandi. 'Aisyah berkata: Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk 
semua isterinya". Sumber kitab : Shahih Muslim juz I halaman 503, cetakan Syirkah al Ma'arif 
Bandung / juz IV halaman 30, hadits nomor 2976, maktabah syamilah. Sumber link: http:// 


www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
bk no-1&4ID-532&idfrom-2180&idto-2206&bookid-1&startno-6 


Nama-Nama haid : 


Penyebutan berbagai nama haid menurut fugaha secara keseluruhan terdapat 15 nama, 
sebagaimana dituliskan dalam Bujairimi: 


Jen ma dala Mang Wei Cah as Kana depan S3 Oa ba SU Se et ie dy dp 
AP Bra TAN YANG Na TEE & B3 Wa pebST Sebisa pakan san an 

"(Terdapat sepuluh nama untuk haid| yakni sesuai penuturan sebagian ulama. Namun sebagian 
ulama lain menyebutkan lima belas nama haidh yang diurutkan dalam kalimat: lima belas nama 


haid yaitu Haid, Mahid, Mahad, Thamtsu, Ikbar, Thamsu, 'Irak, Firak, Adza, Dhahik, Darsu, Diras, 
Nifas, Gar-u, dan I'shar." (Bujairimi 'alal Igna, 3/209). 


Binatang Yang Mengalami Haid 


Adapun makhluk hidup yang mengalami haid secara keseluruhan ada dua belas macam, 
dituliskan juga dalam Bujairimi dalam halaman yang sama: 


Mi Lai 23p U Lal pe PE Ka jagal | Vga ya ALS Jia Juga ya Urea ya ama lala JI JUS Ay 

- 9 Iho- cg. 0 8 R0 22 00. —0- ae. Le 023 0-5 0... 9 - Le 20 Dee ND 0ge NI - 
Pemali ot 21539 Sami S akad! 21539 « 2 All, Ol3y9 Ol M3 IS ang 2539 AS 4 PA BY 286 wi 3 5 
"Sebagian ulama mengisyaratkan hal ini dalam syair jenis thawil: delapan jenis makhluk hidup 
yang mengalami haid telah diketahui, hanya saja selain pada jenis perempuan waktu haidnya tidak 
pasti. Sejumlah delapan tersebut yakni perempuan, kelelawar, anjing hutan, kelinci, unta, cicak, 


kuda, dan anjing. Sebagian ulama menambahkan kecoa dan kera. Al-Munawi menambahkan 
spesies burung rajawali, lainnya lagi memasukkan daftar ikan". (Bujairimi 'alal Igna, 3/209). 


0955. WANITA : HUKUM BERPAKAIAN KETAT BAGI 
PEREMPUAN 


PERTANYAAN : 
Suf Rotun 
Asslamu'alaikum.. 


Ana pernah dengar klau seorang prempuan yang memkai baju nerawang dan ketat(membntuk 
lekuk bdan) sma saja dengan telanjang.. 


Tolong dkoment ya para anggota FP Piss KTB yang tau Ayat/Hadits tentang hal trsebut. 
Trima kasih. 
JAWABAN : 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3465 ) 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Pakaian Ketat Wanita 


Deskripsi Masalah : Gaya dan mode pakaian dewasa ini menjamur hingga mempengaruhi gaya 
berpakaian wanita muslimah. Mulai dari celana legging yang ketat sehingga membentuk (maaf) 
underwear hingga kaos transparan yang jelas-jelas menunjukkan ukuran bra seseorang. 
Parahnya, di atas kepala menutup rambutnya ada sehelai kain yang dililitkan ke leher sehingga 
seringkali kalung dan anting-antingnya terlihat. 


Pertanyaan : Bagaimana hukumnya berpakaian ketat bagi seorang perempuan? 


Jawab : Hukumnya haram, karena bisa menimbulkan fitnah, kecuali dihadapan suaminya atau 
mahramnya saja. Dasar Hukum : 


Lihat Al-Fatawa Hal 918 : 
Seoul Ai0y slam die Aira! la ola dlu HA) 
BABI JAN ya Oli HIU elang dala AI ala Call OY (AL detil Ab La jd LAI Gili Gala Ga Aina! om ad 
ABS OUR DIUL Wbjle Wal elaiy Ll akey Lalb Gong — Geli US Oya pes JA CPU3IS Soliua pegaa Iley dau LI 
BEY Wii OI Rena eynali ph pad Boy Uya 0 jaan LA jini Y 8 a33 Real! erna bb Me OLS dy ja 
J3 Ia ak BIAN UAN Arakan UST DI OS Billa Ga Ul yA yana OL 8 jai BUAN Bad oya etlog La ajo ya 
dbs ji 13 ker aj Om Gal MB TI ag FAie Wap ella WS ol VI Rin! UI Odia Gali Of 3T all 
vas SP AI SA erat AE Ogaliil eny Aa 
Sumber : http://solusinahdliyin.net/daerah/lbm-kab-mojokerto/146-pakaian-ketat-wanita.html. 
AURAT WANITA 
Dadi IS Way yi Ia Ul y Ang CE Bg ea PNY Ca MU oU SIGN ng 
Bad Il 9 RSI 3 3d om Was y 2 old 3 maba aa Ul 3 HP BA 3 An Ga: 
Bg SHE Tya ABANG Lir ajaa LA Ob 1 Ala G eU me ASI ye INI ASI JS Uye 
SEA das oa sp 
1. Bersama suami : Tiada batasan aurat baginya saat bersama suami, semua bebas terbuka 
kecuali bagian FARJI (alat kelamin wanita) yang terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama 
2. Bersama lelaki lain : Menurut pendapat yang paling shahih seluruh tubuhnya hingga wajah dan 
kedua telapak tangannya, menurut pendapat yang lain wajah dan telapaknya boleh terbuka 
3. Bersama lelaki mahramnya dan sesama wanita : Auratnya diantara pusar dan lutut 
4. Di dalam sholat : Seluruh tubuh menjadi auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya 
5. Saat sendiri : Menurut Imam Romli dalam Kitab Nihaayah al-Muhtaaj aurat wanita saat sendiri 


adalah 'aurat kecil" yaitu aurat yang wajib ditutup oleh seorang lelaki (antara pusar dan lutut). 
| Asybaah wa An-Nadhooir 1/410 |. 


Bahkan menurut keterangan dalam kitab Busyral Karim saat rambut itu sudah terpotong dari 
anggauta badan pun, bila masih dikenali itu milik wanita tetap dikatakan aurat dan haram untuk 
dilihat oleh orang laki-laki... 


Sg der ds oi KA MS DL OLI Laga Jail Ofg kal Ig TAI Ou pain yag oi PA lea (ol) Gila, 
1/92 3 Sia AI Ba jau LL day SIG Ida V9 Say slldl Ie obi PL ML Jer Jl Om 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3466 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam bab Nikah Aurat adalah sesuatu yang haram dilihat. Aurat perempuan adalah semua 
badan sekalipun terpisah dari tubuhnya seperti rambut wanita yang di potong, maka haram di lihat 
oleh orang laki-laki, dan Aurat orang laki-laki adalah semua badan, sehingga kalau ada bagian 
tubuh orang laki-laki terpisah maka haram di lihat oleh wanita. Sedangkan yang di maksud Aurat 
dalam shalat adalah sesuatu yang wajib mi tutupi. | Busyral Karim 1/92 |. 


1260. SEPUTAR UBAN, KUMIS DAN JENGGOT WANITA 


PERTANYAAN : 
Figa Ro Figo 
Assalamu'alaikum......Maaf saya orang baru sekiranya mngganggu..... Saya boyong 
pertanyaan dari dokumen tentang mencabut uban......:) 
1. Gmn hukumnya tidak mencabut uban tetapi menyemir uban? 
2. Dan jika uban bnr bikin gatal blehkah dicabut? 
3. Benarkah kumis dan jenggot wanita adalah siksaan? Siksaan yang gmn maksudnya ? 
Ikhwan dan akhwat saya ucapkan terima kasih sebelumnya..' " 


JAWABAN : 
2 Khodim Piss-ktb II 
Wa'alaikum salam. 


1. Menyemir uban boleh dengan selain warna hitam. Keterangan lebih lengkap ada di dokumen: 
Via Pc » www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/207418882614261 
Via Hp » http://Im.facebook.com/notes/www.piss-ktb.com/207418882614261 
2. Mencabut uban karena gatal belum saya dapati keterangan yang memperbolehkannya (bagi 
ulama yang mengharamkan). Di samping faktor gatal lebih tepat dikategorikan “hajat yang belum 
bisa menggugurkan hukum haram. 


3. Siksaan yang dimaksud adalah siksaan hati/pada perasaan, memandang beberapa garinah 
seperti: 
- Bagi banci, janggut bukan siksaan ketika disengaja sebagai identitas kelelakiannya 


di Lelts Haa 8 ia WI 4 II aw S3 $ ws Bad UU, Tab IS yaa oa Ha ai LE, 
“Para ulama berkata: janggut milik wanita sebagaimana rambut yang lain dibasuh luar-dalam 
karena jarang didapati tumbuh tebal, disamping disunahkan untuk menghilangkannya disebabkan 
janggut tersebut adalah siksaan baginya. Demikian pula khuntsa dalam membasuh hal tadi 
(jenggot) selama ia tidak bermaksud menjadikan janggut itu sebagai tanda kelelakiannya. Ini 
adalah pendapat yang mu'tamad”. (Al-Mausu'ah al-Fighiyyah 43/335). 


- Mencukur rambut juga menjadi siksaan bagi wanita beserta penampilannya jadi mirip laki-laki. 
Vy dita 9 call JB paid! elu de Ui) Gl sll! (de Laad eyae Sa ago pel sy Ui (laik oa dal dy) 
der JL Ami 3 Uta WY CE J3 £ peradi BI Ie IU lela bb pg 


“Pernyataan: lebih utama mencukurnya, yakni sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud dengan 
sanad hasan (para wanita tidak muncukur melainkan hanya memangkas|. Berkata Khatib dalam 
kitab Mughni: wanita tidak diperintahkan untuk bercukur dengan dasar ijma', melainkan makruh 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3467 ) 


menurut gaul ashah dalam kitab Majmu'. Menurut pendapat lain haram karena mencukur rambut 
adalah siksaan dan berimbas menyerupai laki-laki.”. (lanah ath-Thalibin 2/291). Wallahu a'lam. 

? Figa Ro Figo 

Jadi kesimpulannya kumis dan jenggot wanita hanya siksaan hati karena minder ya? tidak ada 
sangkut paut dengan siksaan di akhirat kan? jika kumis dicukur nanti tambah tumuh tebal dan 
kasar, lain halnya jika dibiarkan.....bukankah begitu? Maaf, saya ini fakir ilmu dan maaf jika saya 
juga banyak tanya...... 

? Umam Zein 


Benar, ini tentang minder. Yang disunahkan adalah mencukur janggut dan kumis karena bila tidak 
dicukur akan menyakiti hati wanita tersebut, tidak sesuai dengan fisik kewanitaannya. Hal ini lebih 
menjadi pertimbangan daripada persoalan rambut paska dicukur akan makin tebal dan kasar, 
yang mana gampang dicukur lagi ketika tumbuh. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/36328 70503607 76/ 
1281. HUKUM MEMAKAI CADAR 


PERTANYAAN : 

Ido Al-Fagih 

Apa hukum memakai cadar dan jilbab ? 

JAWABAN : 

2 Ilman Nafi'an 

Aurat wanita di luar shalat kepada laki-laki lain (ajnabi/ghoiru mahram) adalah seluruh badan 


kecuali wajah dan kedua telapak tangan ketika tidak kuwatir fitnah, tapi jika kuatir akan fitnah 
maka haram melihat keduanya. 


Secara mendasar seorang wanita tidak diwajibkan menutui wajahnya melainkan bahwa hal itu 
menutupi wajah hukumya sunnah bagi wanita dan merupakan maslahah umum agar tidak timbul 
fitnah sdangkan bagi laki-laki tidak di perbolehkan mlhat perempuan secara mutlag.karena inilah 
kaum wanita wajib menutupi wajahya demi menutup jalan dari perbuatan dosa kaum laki-laki dan 
agar terhindar dari unsur menolng dalam kemaksiatan sebab mlhatya laki-laki lain kepada 
perempuan secara mutlag. | i'anatut tholibin 3/229, hasyiyah bujairimi 3/272 |. 


? Masaji Antoro 


Menurut pendapat yang mu'tamad (terkuat dan terpercaya) aurat wanita dalam penglihatan lelaki 
lain keseluruhan tubuhnya hingga wajah dan telapak tangannya sehingga haram bagi laki-laki lain 
melihat sesuatu daru tubuhnya dan wajib bagi wanita menutup tubuhnya dari lelaki lain, sedang 
menurut pendapat lainnya wajah dan telapaknya boleh terbuka dan juga bagi lelaki lain 
melihatnya. 


Dal IS Ways yi Ia ly ang CE Bg ea DAY CN Ubi UI BLN una 
BNI G Bl Y ASI 3 Badi Oma La Wage y 2 old 9 pola ma ily III ASI 1 deng aa: 

SA GA Boga GA BIAN 3 in ia UR SA Ob 1 dala 3 GUY ore 3 MSI en JI OA JS Uye 
SEA 2S oa op 

1. Bersama suami : Tiada batasan aurat baginya saat bersama suami, semua bebas terbuka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3468 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kecuali bagian FARJI (alat kelamin wanita) yang terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama 
2. Bersama lelaki lain : Menurut pendapat yang paling shahih seluruh tubuhnya hingga wajah dan 
kedua telapak tangannya, menurut pendapat yang lain wajah dan telapaknya boleh terbuka 
. Bersama lelaki mahramnya dan sesama wanita : Auratnya diantara pusar dan lutut 
4. Di dalam sholat : Seluruh tubuh menjadi auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya 
5. Saat sendiri : Menurut Imam Romli dalam Kitab Nihaayah al-Muhtaaj aurat wanita saat sendiri 
adalah 'aurat kecil" yaitu aurat yang wajib ditutup oleh seorang lelaki (antara pusar dan lutut). 
| Asybaah wa An-Nadhooir 1/410 |. 


PN Ih TA TI ARYA SN UAN PI Ala Pi 
HN aa aa AA YA aa HB AO ja 
Sedang auratnya diluar shalat dengan dinisbatkan penglihatan lelaki lain padanya adalah 


keseluruhan tubuhnya hingga wajah dan kedua telapak tangannya meskipun saat aman dari fitnah 
dan meskipun ia budak sahaya. 


ie) 


Maka haram bagi lelaki lain melihat sesuatu dari tubuhnya meskipun potongan kuku yang terpisah 
darinya, sedang yang dipertimbangkan adalah saat melihatnya. | Tuhfah al-Habiib 11/172 |. 


ASIW Mika NAS) 8 yg 2 oya Leni 4 Legong Resor VI oya Jl ja AI JEy Uap pair Lie Eny 


Auratnya didekat lelaki lain keseluruhan tubuhnya, Imam ar-Rofi'i berkata “Boleh melihat wajah 
dan telapak tangan wanita lain dengan tanpa disertai syahwat, yang demikian juga merupakan 
madhab Malikiyyah”. | Tuhafah al-Habiib 11/106 J. 


MOP pyid IAA Boy (NS Am Pali mb 3 Sob JB Aye Da dg BAN ya ASI teri La eU) 
27323 aah le URAT 9 dong Cp Uu ain Leah Cile Ie Reid 232 CAS La yag SDLAI Gaye Ole LI 
ol Na) Sy yaS Madi KS) dl &. 
Sesungguhnya diharamkan melihat wajah dan telapak tangannya meskipun tanpa disertai 
syahwat, berkata az-Ziyaadi “Dengan demikian dapat disimpulkan auratnya terbagi tiga : 
1. Saat shalat yakni seperti keterangan yang telah lewat (seluruh tubuhnya kecualai wajah dan 
telapak tangannya), 
2. Saat dinisbatkan penglihatan lelaki lain yakni keseluruhan tubuhnya hingga wajah dan kedua 
telapak tangannya menurut pendapat yang mu'tamad 
3. Saat bersama mahram serta saat sendiri seperti auratnya orang lai-laki (anggauta antara 
pusat dan lutut). | Hawaasyi as-syarwaanyi 11/112 |. 
SP SUS ya Sei Al Ad NI Jar dl de pa ale! lee Jl da2 Uye ag ajib 2AY Goo Uhuy pair letul, 
dis MS ja BIA 
Auratnya yang keempat adalah keseluruhan tubuhnya hingga potongan kukunya yakni auratnya 
saat bersama lelaki lain, maka haram bagi laki-laki lain melihat sesuatu daru tubuhnya dan wajib 
bagi wanita menutup tubuhnya dari lelaki lain. | Nihaayah az-Zain 1/47 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 
2 Sholeh Punya 
Madzhab Hanafi 


Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya 
sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3469 ) 


" Asy Syaranbalali berkata: 

Aa yag € PI MAL Legal Lesi Len y VI By AA Oli pain) 
“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan 
luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami“. (Matan Nuurul lidhah). 

" Al Imam Muhammad “Alaa-uddin berkata: 
Ig 0 Ras OP Gaga Ul 6 ABI de Bayan dy Chan MAS Taly 3 Utan) € Leni) Leterg VI Boy BA Oli ag 
adl Ilor jl Ong Legong SAS ya ak 
“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu 
riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan 


sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan 
para lelaki”. (Ad Durr Al Muntaga, 81). 


" Al Allamah Al Hashkafi berkata: 
da 4 joe Ata dahan Ui bila jg 4 Lan NI Upan3 HSE WS Jr ISA 
“Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan 


kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh, 
bahkan dianjurkan”. (Ad Durr Al Mukhtar, 2/189). 


“ Al Allamah Ibnu Abidin berkata: 
Beta Ugal) JSI aa A3 HESI ma YG Reni ph Upon Uber Sm Ol Spb HS uya ai 


“Terlarang bagi wanita menampakan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, 
kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan 
syahwat”. (Hasyiah “Alad Durr Al Mukhtaar, 3/188-189). 


“ Al Allamah Ibnu Najiim berkata: 
isa Ula 3 lor On Ueterg HS ya BESI LAI pak 1 Lallana JU 
“Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan 


wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah”. (Al 
Bahr Ar Raaig, 284). 


Beliau berkata demikian di zaman beliau, yaitu beliau wafat pada tahun 970 H, bagaimana dengan 
zaman kita sekarang? 


Madzhab Maliki 


Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar 
hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan 
sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. 


" Az Zargaani berkata: 
LA AW OLS, Mang Lely pita LV aon 4 Laluna GA oya CASN) Mon pb pkuna atenl Jang ma BA yag 
br ES pad Bb ana A3 SY) bb io ya ole IL LS ly Ody Lagaio A3 « Lagibhy 
gd GUS UN 


“Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3470 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh 
dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat 
ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita 
untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amraad. Hal ini juga 
diungkapkan oleh Al Faakihaani dan Al Galsyaani” .(Syarh Mukhtashar Khalil, 176). 


" Ibnul Arabi berkata: 
3 Mau Ou el € Ugale GoleIS « dm jl Cayg mad VI US KS JR Ge Wanog 0 Uap « Sae WS at, 
Lasus Yapuy ri Las Ula 
“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh 
menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau 


pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud 
(dalam sebuah persoalan)”. (Ahkaamul @ur'an, 3/1579). 


" Al Gurthubi berkata: 
aa aa lea Manan aa Us SI IN le aa esa ga al da 
LAS lee SEKS Ol jar Tp al Nmr SE Ol al 
“Ibnu Juwaiz Mandad -— ia adalah ulama besar Maliki — berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan 
khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. 


Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya”. (Tafsir Al 
@urthubi, 12/229). 


“ Al Hathab berkata: 

CAS Banj Ja gal A2 Al 4 Cola Ae AE AE. CASN dong jan Upake CL Hen BIAN ya eta Ol el el 
mer AU yag IL 

“Ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak 


tangannya. Ini dikatakan oleh Al @adhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarrug 
dalam Syarhur Risaalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat”. (Mawahib Jaliil, 499). 


“ Al Allamah Al Banaani, menjelaskan pendapat Az Zargani di atas: 
Ve SJ ae PI 3 Opal Wet pad Jai AAN gg dil : Us8 ud FEE 3 Bj NS yag 
dag Tee CP 3 Bao SAI Jani » Jae 02 Blya Ji Goatis yag Copa Lab Jeng de Ely «US de ob 
tani Uap « Upale Koma Aladil 
“Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuug dalam kitab Ightimamul Furshah, ia berkata: 
“Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki. Al Hathab juga menukil perkataan Al 
@adhi Abdul Wahhab bahwa hukumnya wajib. Sebagian ulama Maliki menyebutkan pendapat 
bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini 
dinukil Mawwag dari Iyadh. Syaikh Zarrug dalam kitab Syarhul Waghlisiyyah merinci, jika cantik 
maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah”. (Hasyiyah 'Ala Syarh Az Zargaani, 176). 
Madzhab Syafi'i 
Pendapat madzhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh 


tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah 
pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i. 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3471 ) 


" Asy Syarwani berkata: 
HI Jd Tema 3707» Una kon Syur La Wap JS Gl — AAL yag LI Gn Oh OM o| 
AS J9 3 ml on La cal — IK Jen PN Aya 1 pb Many Bala 3 Bye) Kadal Se Un) dong GP Uap pain: Lal) 


“Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat -sebagaimana telah dijelaskan- yaitu 
seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu 
seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad, (3) aurat 
ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha”. 
(Hasyiah Asy Syarwani “Ala Tuhfatul Muhtaaj, 2/112). 


“ Syaikh Sulaiman Al Jamal berkata: 

LSN) padi ra Ld 4 pala! Ilejl day Uilan laku! ella die Uye Lay. Lali 3 Uye dl 1 Ori) eng ab 
Dad amami Cit Ie Jl aus Ul, 

“Maksud perkataan An Nawawi 'aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan', ini adalah 

aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih 


mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram 
adalah seluruh badan”. (Hasyiatul Jamal Ala' Syarh Al Minhaj, 411). 


“ Syaikh Muhammad bin Gaasim Al Ghazzi, penulis Fathul Gaarib, berkata: 
Ukah gain Uh yad SDA me Lal 4 INI 3 Wp osn € LeadS 3 Legong VI Boy SEBULAN One aing 
“Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. 
Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan”. (Fathul Gaarib, 19). 
" Ibnu Gaasim Al Abadi berkata: 
LIL Rel Ip Ja ig LAI Kab LNG Lita gongy WAS Men Ta LA) jly IN ya jau Lem 


“Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya 
tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, 
namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah”. (Hasyiah Ibnu @Gaasim 
“Ala Tuhfatul Muhtaaj, 3/115) 


“ Tagiyuddin Al Hushni, penulis Kifaayatul Akhyaar, berkata: 

oa He OP JB 52 V9 Y lal Alay Aam H OK Ol Y| Aedann BA «Jala Dope ad OI la ala 
PUJI do Unas po ola II EL leh Ia 

“Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula 

wanita memakai nigab (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari 


pandnagan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan 
kerusakan, haram hukumnya melepaskan nigab (cadar)”. (Kifaayatul Akhyaar, 181). 


Madzhab Hambali 
“ Imam Ahmad bin Hambal berkata: 


BAN oa si — aa JS 
“Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya”. (Dinukil dalam Zaadul Masiir, 


AN Sh Bas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


6/31). 
" Syaikh Abdullah bin Abdil Aziz Al “Angaari, penulis Raudhul Murbi', berkata: 
Ky SG Lor ly. INA 843 ade Leena VI Al. Ie Bare UeEla3 CS UAN JS 
AS JI 2d ora Le Wo ye Ulin Jl Anil (dg Jen II Kamila Legong Ga 
“Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat 
ini telah dijelaskan dalam kitab Ar Ri'ayah... kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam 
shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di 


hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar 
hingga paha”. (Raudhul Murbi', 140). 


“ Ibnu Muflih berkata: 
«San SP 4 Lia Yg 6S nd NB Cara IP (Baya Lagi! JUL pa Jis ASI O gb NI Uang ea Yg taat Ju 
Urip ae 3 SI JB Ot IL «pa 
“Imam Ahmad berkata: Maksud ayat tersebut adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan 
perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat. Abu Thalib menukil 
penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): "Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak 
boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaus kaki), karena khuf itu masih 


menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di 
bagian tangan”. (Al Furu', 601-602). 


“ Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, ketika menjelaskan matan Al Igna' , ia berkata: 

K Kap AAS ll jlasu » SL ol & Upon 8gp» HIU SAI aya Karl D JUS 1 lk P » 
“Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar shalat karena adanya 
pandangan, sama seperti anggota badan lainnya”. (Kasyful @anaa', 309). 
“ Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: 

AI Ibr 33 dna Ata ayang Bli ola 3 mal JI 

“Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah 
dari pada lelaki ajnabi” 
Cadar Adalah Budaya Islam 


Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa memakai cadar (dan juga jilbab) bukanlah sekedar 
budaya timur-tengah, namun budaya Islam dan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh para 
ulama Islam sebagai pewaris para Nabi yang memberikan pengajaran kepada seluruh umat Islam, 
bukan kepada masyarakat timur-tengah saja. Jika memang budaya Islam ini sudah dianggap 
sebagai budaya lokal oleh masyarakat timur-tengah, maka tentu ini adalah perkara yang baik. 
Karena memang demikian sepatutnya, seorang muslim berbudaya Islam. 


Diantara bukti lain bahwa cadar (dan juga jilbab) adalah budaya Islam : 


1. Sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, budaya masyarakat arab 
Jahiliyah adalah menampakkan aurat, bersolek jika keluar rumah, berpakaian seronok atau 
disebut dengan tabarruj. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: 


- #0 Pj 2 00 Ban 20 Wa 0 H3 33 Tan Had 
Si dekalad! H3 ceri Vj Sya BOH) 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3473 


“Hendaknya kalian (wanita muslimah), berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian ber- 
tabarruj sebagaimana yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu” (AS. Al Ahzab: 33). 


Sedangkan, yang disebut dengan jahiliyah adalah masa ketika Rasulullah Shallalahu'alihi 
Wasallam belum di utus. Ketika Islam datang, Islam mengubah budaya buruk ini dengan 
memerintahkan para wanita untuk berhijab. Ini membuktikan bahwa hijab atau jilbab adalah 
budaya yang berasal dari Islam. 


2. Ketika turun ayat hijab, para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah Shallalahu'alaihi 
Wasallam seketika itu mereka mencari kain apa saja yang bisa menutupi aurat mereka. “Aisyah 
Radhiallahu'anha berkata: 


la O jare PI da Wikas Ya Ode (oya JP Uap eps y 2 oa Iu 
“Wanita-wanita Muhajirin), ketika turun ayat ini: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 


ke dada (dan leher) mereka.” (AS. Al Ahzab An Nuur: 31), mereka merobek selimut mereka lalu 
mereka berkerudung dengannya.” (HR. Bukhari 4759). 


Menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak berpakaian yang menutupi aurat-aurat mereka 
sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka untuk mentaati ayat tersebut. 


Singkat kata, para ulama sejak dahulu telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita. 
Sebagian mewajibkan, dan sebagian lagi berpendapat hukumnya sunnah. Tidak ada diantara 
mereka yang mengatakan bahwa pembahasan ini hanya berlaku bagi wanita muslimah arab atau 
timur-tengah saja. Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan 
dalam beragama, atau ikut-ikutan budaya negeri arab. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/369472016408946/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/363518967004251/ 


1311. WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM 


PERTANYAAN : 
Dinda Selalutersenyum 


Assalamu'alaikum. Jaman sekarang ini bnyk WANITA KARIR, malah hampir 8096 semua 
perusahaan bertenaga kerja WANITA. Gmana hukum'y WANITA BERKARIR dalam Agama 
Islam ?Dan gmana menurut pandangan dari hati akhi wa ukhti dengan WANITA KARIR ?Dan 
yang terakhir buat para kaum adam tolong kasih nasehat buat kami khusus'y buat WANITA 
KARIR umum'y buat semua wanita biar kami WANITA KARIR tidak salah jalan dalam menempuh 
hidup dengan berkarir...Low ada di piss ini yang istri'y berkarir/bekerja apa keluhan'y punya istri 
bekerja ? Kami tunggu share'y biar jadi bahan renungan dan pertimbangan buat kami 
KHUSUSNYA BUAT DINDA DAN UMUMNYA BUAT SEMUA WANITA KARIR. Salam santun. 


JAWABAN : 
2 Abieh Aadam DaM'z 


Wa'alaikumsalam WR. wb, Pandangan Figih tentang hukum'y Wanita karir TIDAK BOLEH kecuali: 
1. Aman dari fitnah yakni aman dari hal2 yang mmbahayakan dirinya hartanya serta aman dari 
maksiat, 

2. Suami miskin/tidak mampu menafkahi keluarganya 
3. Mendapat izin dari wali/suami jika suami masih mampu memberi nafkah, , 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3a7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Referensi atau keterangan kitab'y ada dalam Kitab Hasiah jamal Juz 4 hal 509. 
2 Khodim Piss-ktb 
Hasil Bahtsul Masaail PP Nurul Hudaa/1999 


Di lingkungan perusahaan kami, pimpinan melarang saya berjilbab, tentu dengan niat bukan untuk 
mempertontonkan aurat. Saya berusaha melamar ditempat lain tetapi tidak ada panggilan. Jika 
harus berhenti bekerja saya bingung karena saya masih belum cukup membalas budi orang tua 
(saya anak angkat) dan saya ingin memberi pendidikan yang terbaik pada putra-putri nanti. Yang 
ingin saya tanyakan: 
a. Bagaimana hukum perbuatan saya itu menurut Islam dan langkah apa yang terbaik untuk 
saya? 
b. Lebih baik mana menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga? 
Cc. Andai ada suami yang menyuruh isterinya bekerja keras karena dua alasan diatas, dengan 
posisi wanita seperti saya, apakah wajib dipatuhi?mohon disertai dasar dan penjelasan. 
Terima kasih. 


Jawaban : 


a. Hukum membuka tutup kepala bagi wanita dewasa untuk kepentingan bekerja, menurut 
pendapat yang muktamad (bisa dijadikan pegangan) adalah tetap haram. Menurut pendapat 
lain boleh bagi wanita yang keluar untuk jual beli dengan terbuka muka dan kedua telapak 
tangannya. Menurut madzhab Hanafi, demikian itu boleh, bahkan dengan terbuka kakinya, 
apabila tidak ada fitnah.Langkah yang terbaik untuk anda, jika ingin menjadi wanita yang 
shalihah yang berpegang teguh (disiplin) pada ajaran Islam, anda harus berusaha terus 
mencari tempat bekerja yang mengizinkan pegawainya berjilbab sambil memohon kepada 
Allah. Insya Allah akan berhasil. 


b. Ibu rumah tangga yang berhasil mendidik putra-putrinya menjadi orang yang berguna bagi 
agama, nusa dan bangsa, adalah jauh lebih baik daripada wanita karir yang manapun juga. 
Sebab menjadikan anak yang berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya adalah jauh lebih 
mahal daripada gaji seorang presiden sekalipun. 


c. Tidak wajib dipatuhi, sebab patuh kepada seseorang itu diperbolehkan oleh agama dalam hal- 
hal yang tidak menyangkut kemaksiatan. 


Dasar pengambilan : 

Kitab Al Bajuri juz 2 Bab Nikah : 
aa Ugal Ba Pa Ya Legong NS Jas aa 2 (Aas beta uya syah Is Gea 3 
Un Ab UN aye sala Y, IE JI pa Jah -JG of Ie GA JUS gema Jati Ip Ain 
abs na) CP SS ai SI Ida S Lagu Y Ja adan ob Y, MT Sama Pap tb na 
Oil la at La 25 Jang Sal). 
(Ucapan Mushonnif : kepada wanita lain ), artinya kepada sesuatu dari wanita lain, yaitu yang 
bukan muhrim,meskipun budak belian. Hal itu meliputi mukanya dan kedua telapak tangannya, 
sehingga haram memandang muka dan kedua telapak tangan,meskipun tanpa sahwat atau rasa 
takut terhadap fitnah,menurut pendapat yang benar sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Minhaj 


dan lainnya ... sampai pada ucapan Mushanif: Dan dikatakan: tidak haram berdasar firman Allah 
ta'ala: "dan jnganlah para wanita menampakan tempat perhiasan mereka kecuali apa yang 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3475 


nampak darinya. Apa yang nampak ini ditafsirkan dengan muka dan kedua telapak tangan. 
Pendapat yang dapat dipegangi adalah yang pertama.dan tidak berdosa mengikuti pendapat yang 
kedua,lebih lebih pada zaman ini yang banyak para wanita keluar ke jalan-jalan dan pasar. Dan itu 
juga termasuk rambut kukunya". 
Hadist riwayat Imam Bukhori dari Ibn Umar : 
2 Y, — YG hana A 16 kamal Tan JL Tn LI, pcd JB. 

Nabi saw bersabda: "Mendengarkan dan ketaatan (dari seorang isteri kepada suami, atau dari 
seorang murid kepada guru, atau dari rakyat kepada pemerintah... dst.) adalah wajib, selama tidak 
diperintah dengan kemaksiatan. Jika diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak wajib 
mendengarkan dan mentaati. 
2 Sholeh Punya 
DALAM SEGALA HAL WANITA DIHARUSKAN BERPEGANG DAN MENTAATI PERATURAN 
SYARIAT, BAIK DALAM ASPEK TINGKAH LAKU, BERPAKAIAN MAUPUN PROFESI. SEPERTI 
HALNYA KETIKA SEORANG WANITA MUSLIMAH BERAKTIFITAS DI LUAR RUMAH, MAKA 
BEBERAPA KETENTUAN MENJADI ETIKA SYARIAT YANG WAJIB DILAKUKAN DI 
ANTARANYA : 

1. KE LUAR RUMAH KARENA ADANYA KEPERLUAN (HAJAT). 

2. MENDAPATKAN IJIN SUAMI ATAU WALI. 

3. TERJAMIN DARI ANCAMAN FITNAH 

4. DENGAN MENUTUP AURAT 

5. HARUS MENGHINDARI TERJADINYA IKHTILATH DENGAN LAKI-LAKI BUKAN 

MAHRAM. 

6. TIDAK DENGAN CARA TASYABBUH. 

7. TIDAK BERHIAS 

8. TIDAK BERPAKAIAN KETAT DENGAN MENONJOLKAN BENTUK TUBUH. 

9. BENTUK PROFESI YANG DILAKUKAN DIPERBOLEHKAN (TIDAK DILARANG) SYARIAT 

SEPERTI, MENJADI PEDAGANG, PENGAJAR DSB. 


Lain Ca R3 CV RnB al Raka jl Rao jl Bpr OG OT ELAN at La DAYI 3 163 200 Kerah il Alat 
Lesang Laila! Gal Rein atas palsy lola bolu YI Uganiid JP cela Lag SUS IP yaaa Boy pl calo UJI BI 
lerg) Obb Lepry 3 OS) Bayam SS yg Kinjaa gl Bolania Letat oya BLN gp Lesny136 200 OLI 2 GA olaalal 
G3 sad Alan Baby Cap eka anal LSI ya yag peta 3 JE-JB of di-titet Ibr) de lab 3 RS Il 
bia PLS ya deg AB yA LS Ap pb pl Lil ny 01 SA ya UE Ueindos 2 Ud usil CARA DI La le Lues 
DN JjN GAB gi Bolon 4S Andot jl ob) Upi | skit Rab Bg yo oil ol yy Lgorgj OS) au ln gi. 
Wallahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/371838472838967/ 
1398. PERLAKUAN TERHADAP ARI-ARI BAYI 


PERTANYAAN : 
Awi 'biang' 


Assalamu'alaikum... Mau tanya...Menurut syariat Islam, Ari-ari bayi yang baru lahir sebaiknya 
diSimpan, ditanam atau dibuang saja..?? Mohon Jawabannya..!!Syukran. :) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3476 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. MASYIMAH terbagi atas dua macam : 
1. Masyimah yang tersambung dengan pusar (ari-ari) 
2. Masyimah pembungkus bayi (uterus) 


Masyimah hukumnya suci. Sedangkan hukumnya sebagai berikut : 

1. Masyimah (ari-ari) sunah dikuburkan bila bayinya tidak mati seketika oada waktu 
pemotongan sedang bila bayinya mati sat pemotongan atau lahir sudah dalam keadaan 
mati maka hukumnya sama dengan bayinya (Wajib dikuburkan) 

2. Masyimah pembungkus bayi (uterus) tidak terdapati kewajiban apapun. 


Ketentuan di atas berpijak pada pendapat al-Batmawi 
Ga PAP IN TA Pa NP pa Pa) Pa PP 0. 0 2.9 o - o o o- 4 010 201 0 
Oem Pur LA Lang Bole (AS) (AI) OPSI (0) YEL Jade Jl denda ( batita 5 pal) ) 
Ud (II Lani ding 4 Kama BURIN yand Gyag Dpr Il Ella Uya 2 padi DG Ph Gio Pia SU aa adu 
Japan Luas ak Dr. 


Bagian tubuh yang terpisah dengan sendirinya atau akibat perbuatan seseorang dari yang hidup 
hukumnya seperti bangkainya baik dalam kesucian atau kenajisannya berdasarkan hadits “Yang 
terpisah dari yang hidup seperti bangkai” maka tangan yang terpisah dari manusia hukumnya suci 
meskipun terpotong akibat pencurian atau bagian tubuh dari ikan air atau belalang (maka suci) 
Sedang yang terpotong dari semacam kambing maka najis.Termasuk masyimah yang 
didalamnya terdapati anak, bila dari manusia maka suci, bila dari selainnya maka najis. | Hasyiyah 

as-Syibro Malisy 11/15 |. 
LAI Aa Jia di Kd HS radit ie Candai DL) Soya uga pt AI Uya pe Tambal Ja ET (EA) 
boga Laga al, Bat NeRij wb Ci sai Lis Lele slLa, Laga ag bela Wana 0 Yasa 
Ten sena Hi Ap Ga La JA adan Oh, TE Ja poni Pe 3 3 
Sa Up aya en Kealh NII Uaa BI Kembi UN an ad AJI ya dai GO $ IKA Abad Baal Tanstah 

ea Sh. 


| CABANG J Apakah masyimah bagian dari ibu atau anak hingga bila salah satu dari mereka 
meninggal setelah terpisahnya maka hukumnya seperti bagian tubuh yang terpisah dari mayat 
maka wajib menguburkannya, dan bila ia ditemukan sendirian maka wajib merawatnya serta 
menshalatinya sebagaimana bagian-bagian tubuh manusia lainnya ? Ataukah tidak diwajibkan 
apapun atas masyimah tersebut karena ia tidaj terhitung satu bagian tubuh dari mereka ? 
Didalamnya perlu pemikiran, maka berfikirlah.. 


Ahmad Bin @oosim al-“Ubbaadi berpendapat tidak ada kwajiban apapun atas masyimah sedang 
al-Barmawy menilai Masyimah yang juga dikenal dengan nama al-Khalash maka seperti bagian 
tubuh dari seseorang karena ia terpotong dari tubuh seorang anak maka ia bagian tubuhnya, 
sedang masyimah yang didalamnya terdapati anak maka bukanlah bagian tubuh dari ibu juga 
bukan bagian tubuh dari anak. | Hasyiyah al-Jamal VII/142 |. 


Ka BA Pi A3 Ah sal Aa gun NN bapa GA 
Dan disunahkan menguburkan bagian yang terpisah dari orang hidup yang tidak mati seketika 
atau bagian tubuh yang terpisah dari orang yang diragukan kematiannya seperti potongan tangan 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3477 ) 


pencuri, kuku, rambut dan segumpal darah serta darah yang keluar dari semacam bekam demi 
memuliakan pemilik potongan tubuh tersebut. | Nihaayah al-Muhtaaj VI/24 |. 

PA Si DS Oy pali end Gg pa jay Alah Ing (Ale ly ag ab (plan ena apr Dn P3) 
Ip Aa Lagi 2 3 Jam A3 dag yuni AU UT 8 Al gi He gan Asah Se Ulos Il Ni Ca 

Pat 

Bila ditemui bagian tubuh mayat muslim selain orang mati syahid maka wajib dishalatkan setelah 
dimandikan dan ditutupi dengan kain dan dikuburkan layaknya orang mati meskipun bagian 
tersebut hanyalah berupa kuku atau rambut karena para sahabat nabi pernah menshalati tangan 
sahabat Abdur rahman Bin “Attaaab yang terjatuh dari burung nasar dikota makkah saat perang al- 
Jamal, tangan tersebut dikenali para sahabat milik Abdur rahman karena cincin yang terdapat 
dijemarinya, diriwayatkan oleh as-syafi'i. | Hasyiyah al-Jamal VII/140 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/383854891637325/ 


1407. WANITA JUGA MENGALAMI MIMPI BASAH 


PERTANYAAN : 
Friz El-Muhyi Addin 


Asalmualaikum. ada pertanyaan dari Teman cuman g juga mo jawab bingung, takut salah jawab- 
y."apakah perempuan sama dengan laki-laki mimpi basah ???" karena S'tau atau yang mimpi 
basah itu laki-laki, karena itu tanda baligh-nya laki-laki. mohon penjelasan-nya yach ? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Uya 28) al al Jl id ed gag sad) lee Ud BIA ADB GAN Atas Jul Konga SIN (Ibas) 
BY Ny Only ya dg lali 
(| PASAL | Yang mewajibkan mandi ada enam perkara, yang tiga dialami oleh pria dan wanita yaitu 
bertemunya dua alat kelamin (bersetubuh), keluarnya mani (meskipun lewat mimpi), dan mati. 


Sedang yang tiga lainnya hanya dialami oleh kaum wanita yakni Haid, Nifas dan melahirkan. 
| Matan Abi Sujaa' 1/21-23 |. 


2 Oshish Al-Fathawi 


Apakah perempuan mengalami mimpi basah? Ya, perempuan itu mengalami mimpi basah. 
Dasarnya adalah hadits dalam shahih Bukhary Kitab al-ghusl bab Idza ihtalamt al-marah. Dari 
ummi salamah ummil mu'minin berkata, telah datang ummu sulaim -istri abu thalhah- kepada 
RasuluLLAH, kemudian ia bertanya "wahai Rasul, sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran, 
apakah wajib atas perempuan ketika ia mimpi basah ?". Rasul bersabda "Ya, ketika ia melihat 

(adanya) air". 
VI Of BI Jaway BIUS play le AI Ip AI Syary Jl And Ga Alya pralan pl Wglon AU LET Gia pl Lalu pl yg 
SAM Sp ISI peni peang Aa Al la ABI Jang Ji Kentot ga ISI Jane ya BI le Ja GI uya cpet 


2 Fenti Kartika Kayungyun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3473 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu'alaikum... Maaf dulu sebelum'y. Selain Haid sebagai penanda Baligh bagi perempuan, 
apkh juga trmasuk mimpi basah ? Apa ga normal kalau seorang gadis blm pernah mimpi 
basah ?? tolong dong... 


2? Yupiter Jet 
Maaf ibu-ibu, ikutan ngerumpi | 
SL aa 0) 3 elang dala AI aa — Ajal Mega DU Y HL Ogan dah Hala Rawa! ya ENI OS Jay 
(MELYU oral JA. Kes. 
ale lo — adl El EJ — is AI ah — paka pl yh UH ae dil 1 oolai Lalowe Hb yag — gl, 
SA Jo — Ju SAN OK Kal Lama HAM Gg LI Un Ga Laba YG ge 
| RAK Ui Lagi (IlunBYU Laut «Juki 1. 8M3 SL) IS) SAI ad 1 lag, 


| al-bayan 6/219 |. 


Apakah anak perempuan yang berihtilam menunjukkan baligh ? ada dua wajah : 
1. tidak menunjukkan baligh 
2. menunjukkan BALIGH 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/360319820657499!/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/385569834 799164/ 


1506. GEJALA-GEJALA YANG TERJADI SELAMA 
KEHAMILAN 


Kehamilan memang sudah menjadi tradisi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Dan ini terjadi 
pada wanita yang bersuami atau wanita yang telah melakukan coitus dengan laki-laki. Untuk 
mengetahui bahwa seorang wanita sedang mengandung (hamil) peneliti akan mencoba 
menjabarkan gejala-gejala apa saja yang sering terjadi pada wanita yang sedang hamil. 


e Siklus Menstruasi Berhenti 


Secara normal sirkulasi menstruasi pada wanita itu, sekitar 28 hari, sirklus ini berlangsung 
sejak wanita menginjak usia pubertas hingga menopouse, yang berlangsung terus menerus 
bulan demi bulan kecuali jika terjadi kehamilan. Akan tetapi peneliti menemukan suatu 
referensi yang menyebutkan bahwa wanita hamil juga masih ada yang mengeluarkan 
darah haid. Boleh jadi seorang wanita hamil masih mengeluarkan haid seperti biasanya, 
kandungannya bertambah besar sesuai jalannya bulan, tetapi darah haid tersebut tetap 
keluar setiap bulan.|1| 


Sebab dari berhentinya siklus menstruasi wanita yang normal (kecuali menoupouse) itu 
karena adanya ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan sebuah ovum matang 
selama siklus menstruasi.I2) 


Kejadian wanita yang hamil tetapi masih mengeluarkan darah haid peneliti kira jarang 
ditemukan, tetapi kebanyakan berhentinya siklus menstruasi itu merupakan tahap pertama 
untuk mengenali bahwa wanita tersebut hamil 


e  Frekwensi Buang Air Kencing 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3479 ) 


Air kencing dalam ilmu kedokteran sangat penting karena air kencing sering digunakan 
untuk tes-tes kehamilan ataupun tes-tes lainnya. 


Frekuwensi air kencing pada bulan-bulan pertama kehamilan akan berlangsung normal. 
Namun frekuwensi air kencing itu akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya, karena 
penekanannya pada kandung kemih oleh uterus. Juga terjadi pada bulan terakhir karena 
kepala bayi sudah masuk rongga panggul sehingga menekan daerah sympisis.I3| 


Perkembangan nutfah menjadi alagoh membuat rahim membesar. Pembesaran rahim 
mendesak kandung kemih, selama itu aktivitas ginjal menjadi meningkat, sehingga 
kandung kemih mudah penuh. Hal ini menyebabkan frekwensi kencing pada wanita hamil 
meningkat. Hal tersebut di atas sering disebut dengan “stres inkontininsia”, yaitu keadaan 
ketidak mampuan kandung kemih untuk mengontrol air seni (urin).I4| 


Jadi, peningkatan aliran darah ke ginjal ketika hamil itu menandakan semakin banyaknya 
air seni yang dihasilkan dan melunakkan otot-otot panggul, dan ini mengakibatkan kandung 
kemih lebih sulit dikontrol. 


e# Pembesaran Payudara 


Pembesaran payudara, disamping sering dialami wanita yang sedang mengalami 
menstruasi, juga dialami oleh wanita yang sedang hamil. 


Pembengkakan dan pelembutan payudara, biasanya terjadi dua minggu setelah konsepsi, 
pembengkakan mungkin terjadi pada daerah areola (daerah puting dan sekitarnya) atau 
pangkal payudara, bisa juga meliputi dada secara umum, sedangkan pelembutan payudara 
meliputi wilayah payudara secara umum./5| 


e Morning Sicknes 


Istilah Morning sicknes banyak digunakan untuk menunjukkan adanya gangguan berupa 
mual-mual dan kepala berkunang-kunang yang dialami wanita hamil.(6J Gejala ini paling 
sering ditemukan pada saat pertama masa kehamilan, mungkin disebabkan oleh hormon 
kehamilan. Hormon kehamilan HCG (human chona gonadotropin) yakni hormon yang 
dapat menunjukkan seorang ibu hamil atau tidak.|7) 


Terjadinya Morning Sicknes, ini adalah kejadian yang wajar pada wanita hamil, tapi hal ini 
bisa diantisipasi dengan cara mengatur makanan yang akan dimakan “Banyak wanita 
merasa mual-mual di pagi hari, tetapi tidak pernah menghubungkannya dengan makanan 
siap saji berlemak yang mereka makan pada malam harinya|8|. Menurut pendapat di atas 
terjadinya mual-mual masih ada hubungannya dengan makanan yang dikonsumsi 
sebelumnya tetapi peneliti juga sering mendapati wanita hamil yang mual-mual serta 
muntah-muntah bukan hanya di pagi hari tapi juga di sepanjang malam, cara mengatasi hal 
ini, yaitu dengan makan jangan terlalu banyak, lebih nyaman makan sedikit tapi sering 
daripada makan banyak tiga kali sehari. 


e Mengidam 


Mengidam adalah istilah yang populer di kalangan orang Jawa, yaitu keinginan-keinginan 
yang diluar kebiasaan dan ini terjadi pada awal-awal kehamilan.Dr. Kartini Kartono 
menjelaskan. “wanita-wanita hamil itu pada umumnya dihinggapi keinginan-keinginan dan 
kebiasaan yang aneh-aneh serta irrasional.(9| 


Keinginan-keinginan yang aneh itu diantaranya ingin makanan tertentu, buah-buahan yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


asam yang kadang-kadang tidak pada musimnya, keinginan bau-bauan tertentu : misalnya, 
bau minyak kayu putih, ingin senantiasa menghalau nyamuk, dan mual membau keringat 
atau rokok ataupun minyak wangi yang dipakai oleh suaminya. Sebagian besar wanita 
dalam masa mengidam biasanya diketahui dengan banyak mengemil. Akan tetapi jika 
keinginan mengemil ini berlaku secara terus menerus dan menggebu-gebu ini tidak baik 
bagi kesehatan. Keinginan untuk mengemil selama mengidam biasanya timbul karena 
wanita hamil dan janinnya yang terus tumbuh itu membutuhkan nutrisi tambahan seperti 
Calsium,Vitamin C atau Zat Besi, atau Hormonnya mungkin mengganggu kepekaan indra 
perasa ibu hamil.(10| 


e# Tumbuhnya Varises 


Varises adalah benjolan urat pada belahan kaki, ini terjadi karena adanya perubahan 
sirkulasi darah. Sirkulasi darah wanita selama hamil lebih banyak sehingga terjadi 
perubahan pada pembuluh darah, jumlah darah yang lebih banyak tidak teratasi oleh katup 
yang mengalirkan darah ke jantung. Akibatnya pembuluh darah melar agar darah lebih 
tertampung lebih banyak, pemekaran ini membuat pembuluh darah membesar, menonjol 
dan berwarna kebiru-biruan, biasanya pada pembuluh darah kaki atau bibir kemaluan 
(vulva).(11| 

Pencegahan varises dapat dilakukan dengan menyandarkan kaki pada sandaran bangku 
ketika duduk, cara lain yang bisa membantu pencegahan adalah dengan menaikkan 
ranjang pada tempat kaki sehingga darah menjadi lancar jika varises berkembang, alat 
pembantu pencegah yang paling baik adalah memakai stocking yang elastis.|(12) 


e# Pembesaran pada Perut 


Sudah dapat dipastikan kalau wanita hamil itu akan menemukan perubahan pada perutnya, 
yang semula mempunyai perut yang bagus dan langsing, tetapi setelah hamil, perut itu 
akan semakin membesar karena di dalamnya sedang tumbuh sosok manusia baru. 
Pembesaran perut ini lebih nampak pada wanita-wanita yang sudah pernah melahirkan 
sebelumnya, karena dinding perut sudah menjadi lemah. (13| 


Masih banyak lagi gejala-gejala yang terjadi pada wanita hamil, diantaranya denyut nadi 
bertambah cepat terjadinya pigmentasi pada kulit, timbul bintik-bintik merah pada kulit dan 
payudara, wasir dan lelah. 


Itulah diantara gejala-gejala yang terjadi pada wanita hamil. Bagi sebagain wanita yang 
bangga dengan kehamilannya, gejala-gejala itu dirasakan sebagai nikmat. Akan tetapi lain 
dengan wanita yang menolak kehamilannya, maka gejala-gejala tersebut tidak lebih hanya 
sebagai beban dan siksaan. 


Allah SWT juga menggambarkan kondisi wanita hamil dalam surat Lugman :14 


Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang 
tuanya ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 
dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu, 
hanya kepada-Ku-lah kamu kembali. (@.S: 31:14).(14| 


Kalimat “wahnan ala wahnin dalam ayat di atas artinya lemah yang bertambah (lemah). 
Kalimat ini menggambarkan kondisi psikis dan fisik ibu pada saat mengandung. 


Pada bulan-bulan pertama, ia akan mengalami perubahan-perubahan fisik yang cukup 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3481 ) 


berat, diantaranya, muntah-muntah, pusing, mual dan lemas. Sedangkan dari segi psikis, 
misalnya cepat tersinggung, lebih banyak emosi, cemas, pencemburu dan masih banyak 
lagi. 

Bukan saja saat kehamilan yang membuat wanita menjadi depresi, akan tetapi pada saat 
akan melahirkanpun merupakan saat-saat yang lebih mencemaskan, karena ia akan 
mempertaruhkan nyawanya dalam memperjuangkan melahirkan anaknya. sehingga 
banyak membuat wanita menjadi putus asa. Hal semacam ini juga dialami Siti Maryam : 


Artinya : “Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal 
pohon kurma, dia berkata : Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku 
menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan.(@S : Maryam : 23 ).(15| 


Rasulullah SAW memberikan penghargaan bagi wanita yang hamil karena melihat 
kondisinya yang tidak bisa dirasakan oleh seorang laki-laki, dalam sabdanya : 


Artinya : “Dari Abu Hurairoh ra, berkata : Rasulullah SAW bersabda : “(Apabila) seorang 
wanita hamil maka pahalanya setingkat dengan orang yang berpuasa, melakukan sholat 
dan berjihad di jalan Allah, apabila dia melahirkan, maka baginya pahala yang tidak 
diketahui besarnya, bila ia menyusui bayinya pada setiap hisapan sebading dengan 
membebaskan budak”. (HR. Ibu al-Jauzi).(16| 


(1J M. Fauzil Adhim, Bahagia Saat Hamil Bagi Ummahat, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2000, hlm. 32 

(2) Elizabeth, Op. Cit., hlm. 56 

(3I Tim Pengembangan SDM, Pedoman Perawatan Kesehatan Ibu dan Janin Selama Kehamilan, Pioner Jaya 
Bandung, Bandung 1996, hlm. 11 

(41 dr. J.M. Seno Adjie Sp. OG., Konsultasi Ilmiah Seri Kehamilan, Ayah Bunda, No. 16. Edisi 5-18 Agustus 
2000, him. 54 

(») M. Fauzil Adhim, Op. Cit., hlm. 33 

(61 Van De Carr, Op. Cit., hlm. 57 

(7| Majalah, Ayah Bunda, Op. Cit., hlm. 52 

(8! Van De Carr, Ibid, hlm. 57 

(9) Dr. Kartini Kartono, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 67 

(10J Majalah, Ayah Bunda, Op. Cit., hlm. 52 

(111 Ibid, hlm. 54 

(121 Tim Pengembangan SDM, Op. Cit., hlm. 5 

(13) Tim Penyusun SDM, Op. Cit., hlm. 4 

(141 Al-Gur'an dan Terjemahnya, hlm. 654 

(151 Al-Gur'an dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm. 244 

(16) Imam Ibnu Al-Jauzi, Al-Maudluat, Juz II, Darul Kutub, Birut, London, t.th., hlm. 178 


2426. AURAT WANITA MUSLIM DI HADAPAN WANITA NON 
MUSLIM 


PERTANYAAN : 
MaymieLa Willimmer Farohat 


Assim'alaikum. Bagaimana batasan aurat perempuan muslim dengan perempuan non muslim ? 
Saya pernah dengar bahwa batasannya itu sama seperti dengan laki laki. Benarkah ? atau seperti 
apa ? terimakasih. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3482 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salaam. Auratnya wanita muslimah ketika bersamaan/dihadapan wanita non muslimah 
adalah semua badan kecuali anggota yang tampak ketika bekerja. 


MAY Oo on BU OLS ella ane Uye Gang Zagll Aas yes La YI OM raih Le Oh adu, 
2 Nimas 


Aurat wanita muslim dihadapan wanita kafir, menurut madzhab Hambali adalah seperti di hadapan 
laki-laki mahram, yaitu anggota badan yang ada diantara pusat dan lutut. Jumhur (sebagian besar 
ulama) berpendapat bahwa seluruh badan wanita itu adalah aurat, kecuali apa yang nampak pada 

waktu melakukan kesibukan-kesibukan rumah. 
kan ata JE9 ASN 3 PA Ga ia ai Jr MS kind Ae 3 AI All Kali 35 g0 3 ASI GUN AI 336 
AI ind IRI Cal kaga Die ab Ulas On. 


Kitab al Fighul Islamy wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah az Zuhalli (terbitan Darul Fikr) juz 1 
halaman 584-594 
LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/598293023526843 
LINK TERKAIT: 


www.piss-ktb.com/2012/03/07 3-definisi-jilbab-batasan-aurat.html 
F0021. HUKUM WANITA BERJLBAB 


Telah menjadi suatu ijma' bagi kaum Muslimin di semua negara dan di setiap masa pada semua 
golongan fugaha, ulama, ahli-ahli hadits dan ahli tasawuf, bahwa rambut wanita itu termasuk 
perhiasan yang wajib ditutup, tidak boleh dibuka di hadapan orang yang bukan muhrimnya. 


Adapun sanad dan dalil dari ijima' tersebut ialah ayat al-Gur'an: 

Sa le Gaga Gp ia Ab Ci Sy Goa Op oa Jl gaga ia Galak cab Yi) 

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, 
memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ..." (AS. an-Nur: 
31): 
Maka, berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah melarang bagi wanita Mukminat untuk 
memperlihatkan perhiasannya. Kecuali yang lahir (biasa tampak). Diantara para ulama, baik 
dahulu maupun sekarang, tidak ada yang mengatakan bahwa rambut wanita itu termasuk hal-hal 
yang lahir: bahkan ulama-ulama yang berpandangan luas, hal itu digolongkan perhiasan yang 
tidak tampak. 


Dalam tafsirnya, al-@urthubi mengatakan, "Allah SWT telah melarang kepada kaum wanita, agar 
dia tidak menampakkan perhiasannya (keindahannya), kecuali kepada orang-orang tertentu: atau 
perhiasan yang biasa tampak." 


Ibnu Mas'ud berkata, "Perhiasan yang lahir (biasa tampak) ialah pakaian." Ditambahkan oleh Ibnu 
Jubair, "Wajah" Ditambah pula oleh Sa'id Ibnu Jubair dan al-Auzai, "Wajah, kedua tangan dan 
pakaian." 


Ibnu Abbas, Gatadah dan al-Masuri Ibnu Makhramah berkata, "Perhiasan (keindahan) yang lahir 
itu ialah celak, perhiasan dan cincin termasuk dibolehkan (mubah)." 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3483 


Ibnu Atiyah berkata, "Yang jelas bagi saya ialah yang sesuai dengan arti ayat tersebut, bahwa 
wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dirinya dalam keadaan berhias yang indah dan 
supaya berusaha menutupi hal itu. Perkecualian pada bagian-bagian yang kiranya berat untuk 
menutupinya, karena darurat dan sukar, misalnya wajah dan tangan." 


Berkata al-Gurthubi, "Pandangan Ibnu Atiyah tersebut baik sekali, karena biasanya wajah dan 
kedua tangan itu tampak di waktu biasa dan ketika melakukan amal ibadat, misalnya salat, ibadat 
haji dan sebagainya." 


Hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a. bahwa 
ketika Asma' binti Abu Bakar r.a. bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika itu Asma' sedang 
mengenakan pakaian tipis, lalu Rasulullah SAW memalingkan muka seraya bersabda: 


"Wahai Asma'! Sesungguhnya, jika seorang wanita sudah sampai masa haid, maka tidak layak 
lagi bagi dirinya menampakkannya, kecuali ini ..." (beliau mengisyaratkan pada muka dan 
tangannya). 

Dengan demikian, sabda Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa rambut wanita tidak termasuk 
perhiasan yang boleh ditampakkan, kecuali wajah dan tangan. 


Allah SWT telah memerintahkan bagi kaum wanita Mukmin, dalam ayat di atas, untuk menutup 
tempat-tempat yang biasanya terbuka di bagian dada. Arti al-Khimar itu ialah kain untuk menutup 
kepala, sebagaimana surban bagi laki-laki, sebagaimana keterangan para ulama dan ahli tafsir. 
Hal ini (hadits yang menganjurkan menutup kepala) tidak terdapat pada hadits manapun. 


Al-Gurthubi berkata, "Sebab turunnya ayat tersebut ialah bahwa pada masa itu kaum wanita jika 
menutup kepala dengan akhmirah (kerudung), maka kerudung itu ditarik ke belakang, sehingga 
dada, leher dan telinganya tidak tertutup. Maka, Allah SWT memerintahkan untuk menutup bagian 
mukanya, yaitu dada dan lainnya." 


Dalam riwayat al-Bukhari, bahwa Aisyah r.a. telah berkata, "Mudah-mudahan wanita yang 
berhijrah itu dirahmati Allah." 


Ketika turun ayat tersebut, mereka segera merobek pakaiannya untuk menutupi apa yang terbuka. 


Ketika Aisyah r.a. didatangi oleh Hafsah, kemenakannya, anak dari saudaranya yang bernama 
Abdurrahman r.a. dengan memakai kerudung (khamirah) yang tipis di bagian lehernya, Aisyah r.a. 
lalu berkata, "Ini amat tipis, tidak dapat menutupinya." 
www.fb.com/Alfagir.ila.rohmati.Robb?skznotes&s-70#!/notes/421923818099 


MENUTUP AURAT DENGAN PAKAIAN KETAT 


Adapun perihal memakai pakaian ketat yang menutup aurat dan warna kulit, maka hal ini sesuatu 
yang makruh. Sebagaimana dinyatakan ar-Rauyani kitab al-Bahr|67J. Demikian pula dinyatakan 
oleh Syekh Syamsuddin ar-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, ia berkata: "Perempuan tidak 
boleh menampakan (bagain badannyal, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Penutup 
aurat disyaratkan mencegah warna kulit, sekalipun sempit (ketat, hanya saja hal itu makruh bagi 
perempuan, dan perbuatan yang menyalahi keutamaan bagi kaum laki-laki"68|. 


Pernyataan serupa juga ditulis oleh Syekh Zakariyya al-Anshari dalam kitab Syarah Raudl at- 
Thalib(69J. Juga oleh Syekh al-Bakri ad-Dimyathi dalam I'anah at-Thalibin(70| dan ulama besar 
lainnya dari ulama madzhab as-Syafi'i. 


Di antara ulama madzhab Maliki yang menyatakan makruh memakai pakaian pakaian ketat bagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3484 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perempuan adalah: as-Syaikh Muhammad "Illaisy dalam Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Khalil 
(71). Al-Baji al-Maliki dalam Syarh al-Muwatha|72) menyatakan hal serupa. 


Di antara ulama madzhab Hanbali yang menyatakan makruh masalah ini ialah Syekh al-Buhuti al- 
Hanbali dalam kitabnya Kasyaf al-Aina'(73|. Di antara yang dikutip beliau sebagai dalil dalam 
masalah ini adalah sebuah hadits Rasulullah. Bahwa suatu ketika Rasulullah menghadiahkan 
pakaian (semacam pakaian al-Gibthiyyah) kepada Usamah ibn Zaid. Kemudian Usamah 
memakaikan pakaian tersebut kepada isterinya. Ketika Rasulullah bertanya: "Kenapa engkau tidak 
memakai pakaian al-Gibthiyyah?. Usamah menjawab: "Aku memakaikannya kepada isteriku wahai 
Rasulullah!. Rasulullah bersabda: "Suruhlah ia untuk mengenakan pakain dasar (ghilalah|, aku 
khawatir pakaian Jal-@ibthiyyah| tersebut membentuk tubuhnya". Dalam pada ini Rasulullah tidak 
mengharamkan pakain ketat tersebut. 


(671. Al-Bahr al-Mudzahhab (116) 

(681. Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/6) 
(69). Asna al-Mathalib Syarh Raudl at-Thalib (1/176) 
(701. Hasyiah I'anah at-Thalibin (1/113) 

(711. Lihat Minah al-Jalil (1/226) 

(72). Al-Muntaga Syarh al-Muwatha (1/251) 

(731. Lihat Kasyaf al-Gina' (1/278) 

Copas:ebook Masa-il Diniyyah 


2579. BOLEHKAH MENURUTI PAKSAAN BERZINA DEMI 
MENYELAMATKAN 120.000 JIWA ? 
PERTANYAAN : 


2 Sunde Pati 

Assalamu alaikum. Berikut Catatan Harian Seorang Wanita : 

Seorang wanita muda tengah manikmati perjalanannya dalam kapal perang. Dia sangat 

mengagumi kemewahan kapal itu. Baru pertama kali dia melihat kapal seperti itu. Untuk 

mengenang perjalanannya dia menuliskannya dalam buku harian. 

e Tanggal 12 : Aku bangga bisa naik kapal megah ini. Akan kuceritakan pada semua 
temanku.Sayangnya aku belum mengenal kapten kapal ini. Mungkin dia sangat tampan dan 
gagah seperti kapal ini. Kalaupun betul akan semakin seru ceritaku dan mereka akan iri. 

e Tanggal 13 : Bukan hari yang sial ... namun keberuntungan buatku. Aku bisa mengenal kapten 
kapal dan ternyata dugaanku benar .... Dia sangat gagah dan tampan ...aaah benar-benar 
beruntungnya aku. 

e Tanggal 14 : Tanpa kuduga sang kapten mengajakku makan malam dan ..... alamak dia juga 
sempat memuji kecantikannku ..... Aku jadi tersanjung. 

e Tanggal 15 : Dia mengajakku makan malam lagi. Sang kapten ternyata nakal juga ... dia mulai 
berani mengajakku bercinta dan menunggu jawabanku 1 jam Ig.aku mau lari tetapi gk bisa 
karena aku dlm ruangan trtutup, bahkan berteriakpun gk akan bisa terdengar dari luarakhirnya... 
.. dengan jual mahal kutolak dia. (Emangnya gua apaan...) Dia malah mengancam akan 
menenggelamkan kapal beserta 120.000 penumpangnya. 

e Tanggal 16 : Pagi yang cerah ..... aku bangga bisa menyelamatkan nyawa 120.000 penumpang. 

Pertanyaan :Jika pnumpang kapal tadi itu tentara islam yang berangkat perang melawan orang 

kafir, apakah keputusan wanita tadi bisa dibenarkan, mmandang kapten tadi jika tidak dituruti dia 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3485 


benar-benar menenggelamkan kapal tersebut ? 
JAWABAN : 


2? Ani Fah 

Wa'alaikum salam, saya tidak setuju dengan keputusan wanita tersebut, seharusnya dalam 
keadaan apapun dia tetap teguh memegang prinsipnya. Walaupun seandainya 120.000 
penumpang itu adalah tentara islam yang hendak berperang melawan kafir, karena saya yakin 
rahmat dan taufig Allah SWT akan senantiasa mengiringi mereka. 


Masalah ancaman,siapa tahu itu hanya gertakan. toh, saat kejadian sang kapten sedang makan 
malam bersama wanita tersebut. Jadi, tidak mungkin jika dengan serta merta menenggelamkan 
kapal itu. InsyaAllah, saya akan tetap teguh pada prinsip. Toh,jika memang dia hendak 
menenggelamkan kapal itu, dia juga akan ikut tenggelam di dalamnya, wanita dan para tentara itu 
akan gugur sebagai syuhada' karena mempertahankan harga diri dan kesuciannya, serta niat jihad 
dan kemauan para tentara islam yang mulia akan membuat mereka bahagia di akhirat kelak. 


Menjaga harga diri lebih utama,walaupun tidak bisa dipungkiri juga jika keselamatan umum juga 
harus diprioritaskan. Tapi saya yakin, pasti akan selalu ada pertolongan dari Allah SWT bagi 
hamba2-NYA yang tidak pernah putus asa dan selalu yakin dengan kebaikannya. Wallaahu a'lam. 


2 Fakhrur Rozy 
Pendapat al mu'tamad ikroh zina bisa dgambarkan, walau adanya nikmat asal timbul dari tabiat, 
bukan dari hati, 


Jl Aa 

SBU ala Uat Je Aa dgan ag JSI Ho in ES aing IAI pian CS AS Oh AN SPI Keatd A) 
. Pon 4-0 NN aa BA. 0 ri Dae Pee na" Ta 3 8- 0 Oe .. w PAP 5 Tea aa 1 - 

Ike Of owis Juan SAI Liu, Kasim D3 UJL SI papat Se Un Ka ma Ale) dri db uji Usa 

5 5 Ka ak . 5 . o ... . (XI . .9 . 2 PJ 3 A 4 

BN Ba aan Da Sab er 

Kalau ancaman itu nyata, maka bukan 120.000 saja yang tenggelam tapi wanita itu jaga ikut 


tenggelam, jadi ia juga menyelamatkan dirinya sendiri dan 120.000 yang lain. Maka ia termasuk 
ikroh bihaggin. 


Jl La 
VP AA mena Ad uja Ke BUS Sp Uta lab ITA Darat PU aa nia AS aa Ol AE MS sb SN 
AK Aa OA AE 5 ag Ia Ge Yi Gp aa dil IK ai ia 
5 7 3 “nii ii sn “ k Pang “ Lb ikan UR in 
tg DI Al Les am lai. 
Menurut saya bila ada tanda tanda yang nyata dengan ancaman itu maka dia termasuk mukroh 
bihaggin 

IN ad ay oa Lala j3 SN ghe 

2 Brojol Gemblung 


Iya, Coba lihat sudah memenuhi syarat mukroh belum si wanita tersebut ? Ini dari link di atas dari 
Kg Fakhrur Rozy : www.forsanhag.com/showthread.php?p-1914370 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3486 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SY tamil 3 -Uale 2 Sally piall Gaib ayagal! Gy3S Sal pi ya 9 - Alila) MIA eneng dani 9 Andi!) dal) Had La gl j3 
JB 915 Be KANE NIK Bp Ay IL yo la ey UK ya sagy Wuag) ida UK, Y Wp Mebel IN ya ay oh Lila el, Side 3Y 
GARA ye Lali (jas (jala SKA OS III ai Y SY AS aloe Usai Ia SAM lai 3 Ja ab me gl 0 ya laa de Jal 

GS Gale 04 M3 ASIA HUaludl (Al ayal ji) #SMYU Sip dia Ga) MISA (Ula ga GLS JAN NAS Gia Yg Ah Jagad Uya 
Aale 0 Siall Jady Ac jlwall ole Alami (II 79 pall mand CA Dago! Jambi ga dita Baal Le yi ol SYI Sa Casa Y Nigag Ata Gali, 


Bukan soal nyata dan tidaknya kang tapi agar supremasi hukum prihal ikroh ini mendapat 
legitimasi dari syari'at, maka ikroh itu harus benar2 terbukti seketika itu, maka saya fikir kalau 
cuma sekedar ancaman itu belum bisa bila mengacu pada pandangan ini : 


Oa HAN Oo al KAN ai GA AN Ela ia siih AS Sm ga “ale 0 Sah yaa Glalh amel UK BI JI yag 
(Yu g jitu Wis y We Akin call Ep IL NA Jala 33 ra 0 sa 


Jadi meskipun si wanita sudah berlari menghindar, yang memang harus dia lakukan sebagai 


bentuk penolakan, tapi maksud saya ancaman itu harus benar-benar wujud ketika itu, tidak hanya 
mengancam saja dengan kata2 tanpa disertai pengejawantahan ancaman tersebut. 


Setiap wanita mempunyai rasa sehingga wajar kalau dia sebelumnya juga suka pada kapten. Tapi 
rasa suka itu bukanlah identitas atas kerelaannya untuk dinodai kehormatannya. 


2 Ghufron Bkl 
Seseorang bisa dikatakan MUKROH bila memenuhi beberapa syarat : 
1. Kemampuan pemaksa atas sesuatu yang diancamkan. 
2. Ketidak mampuan orang yang di paksa untuk menolak ancaman. 
3. Dugaan orang yang di paksa, bahwa ia menolak melakukan perbuatan yang di paksakan, maka 
pemaksa akan melaksanakan ancamannya. 
4. Bentuk ancamany berupa sesuatu yang di takuti, seperti pukulan yang keras, dipenjara atau 
perusakan harta benda. 
Sya NS lo Ba j3 Sp Su) Uje la Say al JO AIA | Sik SADIS gem) AS p aim le 21) Sad ag 0 ge p SlualA 


any alasa LA No Lai sa in al IS 0 ba 2SAA Tes Lal MI HA gama NYS ole SER gt amy) Sala pn abaya Dg maya Ig ED Al, Sia 
UNY VY Ola gl. 


Bila memenuhi syarat di atas maka dia tidak berdosa dengan menuruti kemauan kapten tersebut 
asalkan tidak bisa menghindar baik dengan berlari atau membunuhnya : 


1 de st em opa JB oi IP de sn UI Jai, Ja DA SSS SA Lea SAI BAN play Coil FA 3 Ag 
YYV-—£/YYA OeJUbI Hile| Lab) ato y Leale FI Lala le Y, san ob sb jl 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/575362019153277 


2627. MELAHIRKAN ANAK ZINA TETAP BERPAHALA 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, mau tanya : apakah ada pahala wanita hamil dan melahirkan tetapi di luar 
nikah ? 


JAWABAN : 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3487 ) 


wa'alikumussalaam, melahirkannya wanita hamil di luar nikah tetap DAPAT PAHALA jika 
digiyaskan kalau dia mati melahirkan maka hukumnya mati syahid. 
Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz 2, Hal. 124 : 


sial KAI Ya Sala: 2g3 Szs) Wdign0ednbnan Je HS mal, ala KEL giaa TU ya Saigl (Laga Jalak 9g Sik ak AI) AA 
Zaine Elarifine Yahya » Itu bila diperkosa.. bagaimana hukumnya bila ia berzina hingga 


hamil ? 


Lha itu juga dari zina, bukan diperkosa, perhatikan teks : 
ag Sean alay jl 


"Walaupun adanya dia hamil dari zina ". 


2 Ghufron Bkl 

Melahirkan dari hamil zina tetap dapat pahala asal tidak sengaja digugurkan. Kalo melihat pada, 
seandainya dia mati sebab melahirkan dari hamil zina dianggap mati syahid, berarti dia dapat 
pahala melahirkan dan hamil : 


. Is Wp lal Axel 4 
J3 Mb Rak eeing 


O yaallS SMS) Angdl pAS pad Jni3 23) Ang Ul SY padi DE yg3 Ag UT, 
Valana Dla AS sh oya Ope AS AN Angs TAN Os BW bla 9 
YAA GBI II 3 Aap yg Jatah Ie Uj uya 


? Ibnu Lail 
Wanita mati sebab melahirkan anak dari zina dihukumi syahid dan mendapat pahala syahidnya. 
(fighul islam 2/562). 


2 Sunde Pati 

Yang dosa itu tindakan zinanya, urusan kehamilan lain lagi, sudah tak ada hubungannya dengan 
zinanya dia. Dengan melihat keterangan teman-teman di atas dan dokumen bahwa orang mati 
karena melahirkan walaupun hasil zina selama tidak menggugurkannya maka dihukumi mati 
syahid, hemat saya dia tetap dapat pahala. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/580100875346058 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2013/03/2279kajian-umum-sekelumit-keterangan. 30.html 


2896. DOSAKAH WANITA BILA DIPANDANGI OLEH 
AJNABI (PRIA LAIN) ? 
PERTANYAAN : 
2? Novi Anggrek 
Assalamu Alaikum. Berdosakah bila saya telah membuat mereka berdosa karena wajahku ? saya 
menutup aurat dan berjilbab, apa saya berdosa juga ? 

3 Laga Y Gb Aap oa Yg Jo! Hadad y Una terglla da yag Lapis jab LV! oygtsj onta) Is Ji (AN Jay 

Bag Gal 3 ad ee Aa AS AJI OLI alim 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3488 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kalau saya ikut pendapat kedua Masihkah saya berdosa karena wajahku ? 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'allaikumussalaam warohmatullohi wabarkaatuh, tidak berdosa dengan taglid pada pendapat 
giil sebagaimana dalam albajuri 2/97 di atas. 


2 Mazmul 

Wanita dan anak itu fitnah (ujian) bagi pria. jadi gak ada salahnya wanita yang berlalu tanpa 
menaburkan aura syahwat, maksudnya mengerling atau apapun yang menjadikan sabab syahwat. 
jika anda sdh berbuat sedekat mungkin dengan rambu agama. maka yang salah mata prianya, yo 
biarkan saja. 


? Nabilah Az-Zahrah 

Mafhumnya tidak kalau kita ikut pendapat ke dua yaitu goul dlo'if, karena sudah tidak ada unsur 
'anatul makshiat jika ikut pendapat ke dua. Wal hashil tidak ada hukum haram bagi laki-laki dan 
wanita jika ikut pendapat dlo'if tersebut yang artinya sudah hilang unsur i'anatul makshiat bagi 
goum wanita, seperti yang tertera di i'anatut tholibin. Dan mugobil mu'tamad boleh diikuti, karena 
goul dlo'if yang tidak boleh diikuti hanya goul mugobilus shohih. 


Melihat redaksi dari ta'bir di bajuri yaitu bahwa melihat bagian tubuh wanita bagi @oum laki-laki 
lain (ajnabiyy) hukumnya haram kecuali adanya hajat,seperti berobat.sedang dalam hukum 
melihat wajah (selain ke dua mata) dan telapak tangan wanita bagi laki-laki lain ada perbedaan 
pendapat,antara lain: 

- menurut @oul Mu'tamad hukumnya haram melihat wajah dan telapak tanganya jika tidak ada 
hajat,seperti mu'amalah dll. 

- menurut @oul Mugobil Mu'tamad hukumnya boleh melihat wajah dan ke dua telapak tanganya 
walaupun tidak ada hajat. 


@oul Dlo'if boleh diikuti atau di pakai (diamalkan) untuk diri sendiri, tidak untuk difatwakan dan 
untuk menghukumi, goul dlo'if yang boleh dipakai antara lain: 

- Khilaful Asshoh 

- Khilaful Mu'tamad 

- Khilaful Awjah 

- Khilaful Muttajah 


Adapun @oul Dlo'if yang tidak boleh dipakai sebagai pijakan hukum adalah Mugobilus Shohih 
(lawan yang benar) karena umumnya atau kebanyakanya goul tersebut fasid/rusak. 

AP bil 

Linn Jp 4 6 SILYG SSYI 53 Y) Leind Anda | Lal BY yaddl Gx GUS Jaa! jpn Aina! JI SNI UT, 

ag ISI 55SY Tukad OS dl IU emuall Ska ay daki Soe don Nat kasaki Sket man VI ANE Jali 

Oo Ad enak! Alat ea ad lal data 3 Gada Ol ball j4 NG AS Im pung 


ADAPUN BERCADAR SUNNAH BUKAN KEWAJIBAN BAGI WANITA, KECUALI YAAIN ADA LAKI-LAKI LAIN 
MELIHATNYA, ini jika ikut goul mu'tamad, kalo mugobil mu'tamad juga sunnah dan tidak haram 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3489 ) 


walaupun tidak ada hajat. (IANATUT THOLIBIN 3/258, HASYIYSH JAMAL 3/123|. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/520208368001976 


TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/1281-hukum-memakai-cadar.html 


2935. HUKUM SHALAWATAN WANITA YANG DIPIMPIN 
PRIA 

PERTANYAAN : 

2 Busyro Habiby 

Assalamualaikum mohon kasih arahan asatidzi,.,. di masarakat kayaknya lazim seorang ustad 


menghadiri acara rutinan solawatan perempuan, ya ikut berbawur (bercampur) dalam satu 
ruangan dan memimpin solawatan itu sendiri. nah gimana itu hukumnya..? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Hal tersebut di atas boleh kalau cuman berpandangan wajah saja dan aman dari fitnah, karena 
menurut Imam Al-Asnawiy boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita ajnabiyah bila aman 
dari fitnah. Begitu juga boleh orang perempuan melihat badan laki-laki ajnabiy selain anggota 
antara pusar dan lutut bila aman dari fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah daya tarik yang 
bisa menyebabkan zina dan pelantarannya : 


Saru Aisi! rat is CHAIN Aan Il Bal Je Anal Aang Ls Ssi IT Say 


Y/Y 4 OI Zilel 
Ad Hbd OLS ya La Sya ear Ode SELAS J rm EA Leg. 


M3 ne gel sal, JP oya Ailanin 9 uji FAIR AM. 


2 Hariz Jaya 
Nyumbang Ibarat.... Lihat Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 4 Halaman 484 : 


Ot BI Lala MS Gaby OnE) dita! LAS Akal yet Ad KI) Lani s2linel Ig (iktadly Dg pal alay salon Lan (TI) 
US Ud ENY Wi) Ie Jb Il KY, Syi3 Lele daan YLAI Of p LSI om yak! oil Ji AA PUN Gald ole 
sala Sman PE de PUN opby jali al Ji A8 Helyy OS Ja S2 Anas Lay yaa ya jk Y UG JU 
Silat ekmama CI peka dal AI aop AO Jagung Hilot Clay 5S elendll Ol Argkteh! ongmsal! Legal YI Ea AB) jer Aadl 
MA ya Ike SL ISI Ser Jb el Sent OY, Jlee JI 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/707076785981799/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3490 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3132. HUKUM WANITA TIDUR TERLENTANG 
PERTANYAAN : 
2 Syd Agiel 
IS pa A Ra Sale (Idi 
Para kyai.. apa benar kalau perempuan itu tidur terlentang bisa dijima' oleh bangsa jin. 'Afwan klau 


pertanyaan tidak sopan, karena ada seorang ustadz pernah ceramah dan menyampaikan hal itu... 
'afwan... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Waalaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Wanita tidur dengan telentang hukumnya 
makruh : 


Get at ae OLS dag Ara pe Ob call Joe ad dngia Anta pb il ole Of ANA HUI Blah ya (Ae) UU ALI 
B3 Ang LL poin DB Ca tindak! plat Las OT IS Aa) Kota MAS Long CSI 3 Saing Y dil Ale ma LSI 
OS Ola mati # ab Jd Pill & al Ang il cad jar Y alam Sei ta! EP II HA Gi tomat ey ai 
AP C0 KI dl al cdi BD Ang il siti Pe Ragi ya Al Il Wo SP SI Temat ON tmn dee 

Oles AI Lanang Aroma LAM Ageng de bodasin Bal jl ory pl gl celana SI Legery3 Aaiktana BEAN cab gl Log Ka. 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/767247316631412/ 


3174. HUKUM MEMOTONG DAN MENCUKUR RAMBUT 
BAGI WANITA 
PERTANYAAN : 


? Najih Ibn Abdil Hameed 
Bagaimanakah hukum memotong / mencukur rambut bagi wanita? 


JAWABAN : 


2 Ummi Af-idah 
Sedikit saya pernah baca : Imam Ibnu hajar bahwa mencukur gundul rambut bagi wanita adalah 
haram apabila tidak dalam darurat, hanya boleh dipendekkan. 


asi 89 (0922 usu leml) sai Ss lal PN beal) sat 3 bob Jl Lol lc ay baS : dus 
"Gas ul -abug Gde JI alam - yul tagi "1 JB ybs al US Ubi Li Ulic Al Hb v0 S abal 
del all pati skill ade losl « H3 sll le yaa Lah ASI IS yo sol ul dis gag " law) 81 al 
? Ical Rizaldysantrialit 
Bismillahir rohmaanir rohiim. Hukum potong rambut bagi wanita : 


- Meng-kerik / menghabiskan rambut (dalam bahasa arab - halgu) Makruh bahkan Haram 
hukumnya kecuali : 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3491 ) 


1. Sakit sehingga mengharuskan dipotong agar sembuh (maka tidak makruh). 
2. Dilarang suami (maka haram). 
3. Anak balita menurut imam isnawi (maka tidak makruh). 
4. Anak perempuan yang berumur 7 hari yang mana ingin bersedekah wali nya seberat 
timbangan rambut anak tersebut (maka sunnah hukumnya). 
- Mencukur / menggunting / hanya merapikan (dalam bahasa arab tagshir / gosshu) boleh 
hukumnya. 


Hukum potong rambut bagi lelaki : 

Meng-kerik / mencukur - hukum asalnya boleh- jika merasa terganggu dengan rambutnya atau dia 
tidak sanggup untuk merawat rambutnya, maka menjadi sunnah hukum potong rambut baginya- 
sunnah men-kerik ketika hajji atau umroh & bayi berumur 7 hari & kafir yang baru masuk islam- 
makruh hukumnya tanggal 10 dzul hijiah bagi orang yang bergurban / ber-udhiyah. 


Dari sahabat sayyidina Anas rhodhiyallah 'anhu "dulu Rosulullah itu suka meminyaki rambutnya 
dan menyisir jenggotnya". 


Memanjangkan rambut bagi laki-laki hukum asalnya mubah, namun jika itu sudah menjadi 
kebiasaan orang fasig atau bahkan hanya mereka yang seperti itu atau di model-model seperti 
orang fasig rambutnya maka haram hukumnya memanjangkan rambut. 


- Ibaroh : 


valas dls 389 gg S3 Gil yals yul 939 Cesusuall 93 Li saga (ESAI 0S49): Hllbsall tiual 
ol 4 yul NG gal Jl gan Sl lolg cela X 99 ll all le 39 Ain Bi jiio 22130 dls 1Ju9 lillao 
slo - ain ad JJ Rinlo £ gonollg A23 Jl 9 0S Als yg did Ul out wal Sy Ng “Culasl s 
XI lauk) Sis Led 0,8 AI adl lolg «JB KAS Aca gl AS dala Jb9 El uc Lagi - Ta 
LI olga goa RA el (gp ka Ka ag Aa as daya 


axiall ale yab A3 «gia dl « Tea sal an AAN Ga SG alga Stsll Gaal 
Jatalg Laguis A8 UY aclioh pall Jaisl dll 29.3 lesio ul iss5iaB 295 ve US UsSI ul Cl 
vc lale asal 989 5451 25113 EliniwYI Jl le Ai35 lo ale la ybs! 93 SSI ole Sy 
Agil Abel ag mo ale Isa dawgill 43 JB BII Buto 63 Jlss Jg8 -Bl lil A59313 Jai Jall io 
Ja ala ata abal. a2 sat ol satu dea all bs ea Era SS ala 
disi! Lb 33 Y 195 0 LaS Lay UU Gs 3 Garvoill Li3 X9 Bulu a04 dousual 


SY Sl €atu Y Sl ac Ad dal Lg SgiwNl slitusl9 xstuo gla (elsa mati) :alisall dini 

9 49 MSI laliog Lag lega Sg 52 Haul yo elisiuul gl cglsil M9 Ai 393 awali Lgi3N9 gula a94 XI lillao 
valas ol Lal Kasiag Sama al 953 OI oa dl gl (d2 95 Lala Mio ay asNll Kas Can Jp Sl lag) 
Intan (As alas tel INI es ola: J3 Alai sein ala sis 

Soy Yg Sbb slah al 4 ya D8 laguna His lay suljl Lam Gs gag El os cus) ES 
ol agol ISI salad 193 slalu ISI LI Gs 98 | li 48 NI dibs gay Yg db3.19 Aid ul olah wa 
boga XI lewulo Ha led o SUS BL 0d lolg 0 laS dus8 gl Lah os 3 Gay 


swgolb satu Ilusi Gal SI SS bls con Y Lao 0959 LAS di 324 Yg'alimall yuto 


sbg tis (sal) Ag AS pal aing Lag 1728 ap sal 0 SSI gd (omotil9)pp SI Soy 
isa asia Slall 0389. tosill Lele lolos alel al af asg ala al 251 relasi ya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3492 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


00 slisitulg glSilg Lis Ng gala NI atu Yg -Jl IL dat Trua gl g Jals AB AL Ad Ul s2 da 
Ala Man as ala asal Mes nasaneNn sa 


59 pousoll 0 S49 saku S9 HAJI Blug Euill 93 Ja yul Jl Gl Ea PoiOP uan imo dagu 
wil ys9 ng eLSIl ni tags Ale Ga 3) dya sin Sl Ul NI sell3 Ia loud plug Gaal (S5 pic 
Ol JB yo SO JNE uni lisa uga . Ma ass Gas al dara SL" "JB ai Jl us) 
Mi SE yo dl LSI le eaSUg All Ul Ay radial 88 oil Or Ld US sulll 
xl. 


Wallahu A'lam. 


2 Simbah Jangkung 
Rambut yang mana dulu, kalaw rambut selain rambut kepala. bagi wanita, seperti mencukur 
rambut wajah (bulu wajah), atau alis hukumnya haram jika tanpa idzin suami. 


(also! s120)) 59 (SEL) saw mad JO9 (11 191) 

lal ema Klg ang ti yo ISI gg 1 yowodillg ..od atu sat Jung du al R95 US suku pDug 
cal 83 4) Lai 353 Lae ad 1 ag5g Asli 5 el 193 Small Ol H9) Lal AL SI loh angill yo el ya 
49 Ll. 


Pendapat As-Sarbini, dalam kitab Mughni Muhtaj 1/191 : Dan "Haram" bagi wanita dengan tanpa 
persetujuan suami/ tuannya, menyambung rambut dengan suatu perkara selainnya, yaitu adalah 
memotong rambut wajah dan alis, supaya terlihat menarik, ketika demikian itu menjadikan tampil 
beda. akan tetapi jika dengan persetujuan suami dan tuannya dalam melakukan hal ini, maka 
diperbolehkan. alasannya karena yang demikian itu dengan tujuan supaya terlihat menarik 
perempuan bagi suaminya, dan suami telah menyetujuinya. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/778018832220927/ 


3440. HUKUM WANITA BERJOGED DI DEPAN UMUM 
PERTANYAAN : 


2 Nurul Iman 

Assalaamualaikum. Sahabat nur mau tanya. Wanita joged di depan umum hukumnya apa kak?? 
Maksudnya ada cara pernikahan dengn hiburan ORGAN TUNGGAL.Terus para wanita, 
sedangnkn wanita itu pakai hijab Joged-joged di atas panggung, ditonton umum, laki-laki, bapak- 
bapak, anak muda, ibu-ibu.Terus bagaimana dengan yang punya hajat ikut joged ke panggung 
sambil ngasih saweran uang, itu hukumnya apa ??? 


JAWABAN : 


2 Langlang Buana 

Wa'alaikum salam. Adapun hukum wanita menari-nari di depan lelaki yang bukan mahramnya 
adalah haram sesuai dengan konsensus para Ulama. Karena adanya faktor negatif yang 
ditimbulkan dari perbuatan tersebut, seperti meningkatkan syahwat, fitnah, merusak kehormatan 
dan petaka. Sebagaimana wanita, lelaki muda belia (Amrod) pun diharamkan berdendang di 
depan lelaki yang menyukai sesama jenis. Wallohu a'lam bis showab. Lihat kitab Madzahib 
arba'ah (2/43) : 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3493 ) 


ve 49 lalg Uku3Al9 dggsull 0 UI yo Male Kuy ld elos AL AS V3 Uel Jb1N Yo lol clwill 128) lol 
Dl Aga Uility9 pgagiliay yo plol SLOll Ulalall Ugliog us»oll9 eligill 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/799960570026753/ 


3546. RAMBUT WANITA YANG TERPOTONG TETAP 
AURAT 
PERTANYAAN : 


2 Amar Ma'ruf | 

OS 9 Ul A03 53 SE All 
Apa hukum perempuan memotong rambut dan mengkeritingkan rambut? Dan apakah rambut yg 
terlepas dari kepala perempuan masih di katakan aurat? Dan bagaimana jika rambut itu terbang 
dibawa angin? Wassalam terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ummi Af-idah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Sedikit saya pernah baca : imam Ibnu hajar bahwa 
memotong rambut bagi wanita adalah haram apabila tidak dalam darurat 


Cl age Bo93 oat lela il leale pu law) Ja H3 Rab JII Blood ale 2 .5y leS : dus 
Si ul - akug Gale AVI Kalo - yuill Lagi "1 JB yalis cal US Ubiw Li Ulaic Al Gro v0 Sab 
Kelaia yes sus ae nil aed ale cad Bah Roll Ka 0 sals sal Sie ga9" lal, el sal 


? Ical Rizaldysantrialit 

Bismillahir rohmaanir rohiim. Hukum potong rambut bagi wanita 

Meng-kerik / menghabiskan rambut (dalam bahasa arab - halgu) Makruh bahkan Haram 
hukumnya kecuali : 

1. Sakit sehingga mengharuskan dipotong agar sembuh (maka tidak makruh). 

2. Dilarang suami (maka haram). 

3. Anak balita menurut imam isnawi (maka tidak makruh). 

4. Anak perempuan yang berumur 7 hari yang mana ingin bersedekah wali nya seberat timbangan 
rambut anak tersebut (maka sunnah hukumnya). 


Mencukur / menggunting / hanya merapikan (dalam bahasa arab tagshir / gosshu) boleh 
hukumnya, kunjungi : 
www.fb.com/notes/779594832063327 


2 Mbah Jenggot 

Hukum merebonding dan pengeritingan rambut hukumnya haram kecuali bagi wanita yang sudah 
bersuami dengan syarat ada idzn az-zauj (seizin suami). Sedangkan memodifikasi rambut dengan 
model punk atau rasta hukumnya haram karena terdapat unsur tasyabbuh bil fussag (menyerupai 
orang-orang fasik). 


REFERENSI 
1. Raudiah Al-Thalibin vol. I hal. 102 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3a9a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hal. 351 

3. Bughyah Al-Mustarsyidin hal. 283 

4. Faidlu Al-Gadir vol VI hal 135 

5. Fath Al-Bari vol V hal 182 

6. Raudlat At-Thalibin vol. I hal. 364 

1. Syarhu An-Nawawi vol VII hal 234 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/661824800537603 


2 Al Murtadho 

Untuk masalah rambut yang sudah dipotong, mungkin bisa nyrempet: Setiap bagian tubuh yang 
haram dilihat ketika masih tersambung maka juga haram dilihat ketika terputus (terpisah). Lihat 
'anah ath Thalibin juz 3 hal. 303 : 


adl olaill a33 Dlusio All oslbiall & sal s3 UgS Jl Oa 3 255 Bg SSI (Bl Oku as3 lo JS9 1g 
1389 xdio 689 7S Lal as Jb SLS 53 H3 Y SSI # ul 99 pungi elgio gl dio J389 Nudio 3S Jis 
do :ala3) dio ll palaiall IS ISI lol dmaidb S9 elgio Lag gl Leio ll) gia! 5S ISI lal drill 

Juntiall « sal) Jas (SI 


2 Ghufron Bkl 
Nomor dua sefakat dengan Romo Yai Al Murtadllo : 


(048 Ja8 955 Ali 2023 )(73 1018 2) “SokasAl LS Budi Rail Rgioll ade Joall Halo 
disall yolg (Gol J9 dial HS ) alel (40 Joss ul « ola (bad bid 0 99 ) 9089 gu0S 
Ann dls 81190 U559 Jadl u9 Folendlg meadll a99 Jay al M yo JAb9 YM Jilu yo SI se di 
Ah Ja VISI YA JAS Aid R03 OK Ul oi X3 ian Da Isl uk sil, | 90 K5 LS 09539 all 
al a99 s3 Jl ade Tol gg Ja Jamal oa obi Ay wool Ja Jl dile yetig BL 
9 BSI ade ol ySJs los Jitu « Ne De JS Lal LI $3 Ul 
Jab SS WA Jis Le Ho al Jala INI yo YSI HN 43 INI d5 2,5 uas HN 


23 lil AS An SI 9 yd9 sa laio Juotil ISI ul: ade ui & 639 cab ale Mou dal 
Bil BJ 9 US C9 Gd UleaiN bi Yg «dio dial KL WN 4 INI So ll ul. 


2 Mas Hamzah 
Nambah ta'bir kitab Hasyiyah al-Galyubi,juz, 3, h. 2019 


CAK Jap 333 N 20085 33 53 bila BIC sala silS Gl € OLS 4 3 Yo sat 3) A30 il Ios 
kiki £ 013 4535 S0 Ol Lo 2533 Y KS € ola « dal Yo yul 0 2338 BLXI SY Uball 48 051dl3 « 


Kesimpulannya, bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyyah 
meskipun dipisahkan, seperti kuku, rambut kemaluan, bulu ketiak,dan darah bekam, bukan 
semisalnya air kencingnya seperti air susu. Dan yang menjadi pegangan itu pada apa yang 
dipisahkan pada saat waktu pemisahan, Karenanya, haram apa yang terpisah dari perempuan 
ajnabiyyah meskipun sudah pernah dinikahi, dan tidak haram apa yang dipisahkan dari istrinya 
sekalipun suaminya memisahkannya. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/838230392866437/ 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3495 


3588. JIHADNYA PARA WANITA 
PERTANYAAN : 


2 Cipret Chicharito 
Assalamu'allaikum, kalau jihad seorang laki-laki kan perang pada waktu jaman nabi, kalau jihad 
wanita ada yang tahu nggak ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, jihadnya wanita adalah haji dan umroh : 


alus! s3 Ob: SOLUI au 

2720 unioiall al Aisile yo dab Kw Aisi yo lbh up Hgleo US bim LuSI MS Ly Sas0 Lir 
adal up Wil ac JB9 RSJI Sol J3 sleJI 38 alug ale All adan will Kaidah JB Lie Ml yu3, 
I3g Gugleo US Ubaw Lian 

Deal! Isl 99 pati 9" Ball ySOG2 " daile Lyra A9 SS (elull olga Ob): JS 133 dmn II 
jab Si - II s3 "aah ilwll as ,Sl 1d Yul Enda yo ddla dg . SI DLS H9 Hui yuA0g 
2 oolg Hall di sll - ul ". 


- Wanita zaman Nabi dulu juga ada yang ikut perang, tapi bagian pengobatan dan konsumsi. 


(IBI ro udl39 sll 9 LL): J3 | 92 yo Sl um 

LAH! 93 9x50 (SI dilas pl Er pd . Ob ag yullug « 3300 Cun Bull Cuma doa Jill 05D 93 833 
anal Jan SI Cy@s Gd gg Capai "sal Kagld ga 9302 US " alun SIS yulc Lal Cus S3 
utiuayg Sling! ahug Ale All alun yuill R0 yag sll US " JB Sal ye Joko ye Gl Jl Mc 
Sal uglsag dilaoll « 


ol "499 uas ad aku Gale AU Laluo ul 20 USS gih Va UC ol) La Rat Hao yo del su 
s2 sal Saldig AU Jum gd yasig sasidl Uti lin 3 ! li lh UC ella plug Gale All sila yul 
Lg: salad! val JB dll JA « UB Uail amal IS yo sent 3 Ol lg Tegal otiig alel Joliig 
9 sad gia jt Lo upil Agya ol lol 936 BG Uenlel ul dna gal lo» Cdi 93 s8 pula Kel code 
Sedih Jl gag « urai 02 ayu Jl sawou ydg NI Slls gnig 


sal suo dy | asil : d3 ai ago LS LAS alw pl ul "umi uc s1 A59 yo pku Sic B9 33 
3 2 la lir all ca al Tanpa Salsa LOL US « ul Jaibug "ibu 4 WN LS all yo 
ale mai gal 3d Ja JI R0 ya Il al « Rilu 9d Ja Sl "Ula JI R0 wellsg 1 ds mama , 9 al 

2S SSugws sll la lan: cyo" 3S ls: 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/846283135394496/ 


3718. HUKUM WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM 
PERTANYAAN : 


2 Nyuprih Restu 
Assalamualaikum, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang pergi sendirian mengikuti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3496 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kopdar yang mendapat izin ortunya ? Apakah dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan 
menjama' goshor ? Terima kasih 


JAWABAN : 


2 Iki Alawiy Rek 

Wa'alaikumsalaam. Menurut pendapat yang shohih dalam madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan 
kecuali bersama mahram. Sedang menurut sebagian Ash-hab Syafi'iyyah boleh jika aman dalam 
perjalanan. 

- Majmu' Syarah Al-Muhadzazab VIII / 343 Syamilah : 


B0 SI Ul SNI HD Lim 48 lal 924 Ol mual Ul USS il all ab 48 lud3o Juati LS 38 163 
ayo YI lodgoig Bob lg Bold yamg Egbull 49 5954 Yg ayaall jitu Ng (ti Bl J0 gl "UE Bg. 
J9 sgl39 5 mol wodl JB Iagag lil Tell US ISI Bls Ng elus su3 3950 "lulu aw JB3 
glass BI you 3: saslg dis gal JB3 Obi dgwi gl ay500 3955 loil9 dai ilyob 3920 9 : sll 
bs jin dl Jl US UB all BG asal 3 dtuis al btn Sud #Sluallg ! Sole gol kuil JB ta 0 


| Sub Bahasan | Kami telah merinci hukum wanita pergi haji dalam madzhab kita (Syafi'iyyah) : 

1. Menurut pendapat yang shohih diperbolehkan wanita pergi haji wajib jika ditemani olah satu 
atau lebih perempuan yang tsigoh (dapat dipercaya), tidak disyaratkan mahram dalam hal ini. 
Tidak diperbolehkan jika bepergian dalam rangka haji sunah, berdagang, ziarah, dan 
sebagainya kecuali didampingi oleh mahram 

2. Menurut sebagian Ash-hab Syafi'iyyah diperbolehkan wanita bepergian sendiri jika aman 
dalam perjalanan, pendapat ini didukung oleh Al-Hasan Al-Bashri dan Dawud Adh-Dhofiri 

3. Menurut Imam Malik tidak diperbolehkan walaupun beserta satu perempuan tsigoh, yang 
diperbolehkan adalah beserta mahram atau beberapa perempuan tsigoh. 

4. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, wanita tidak diperbolehkan bepergian keluar 
kecuali bersama suami atau mahramnya. 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata : "Perjalanan yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah dengan 
bersama mahram adalah perjalanan selama tiga hari, apabila kurang dari tiga hari maka tidak 
disyaratkan bersama mahram". 

- Al-Hawi Al-Kabir IV / 363 : 


Y BET HEM 3 sebal! sita 9 SKI Lana SH al lesbi all s5 jl GB 
yA al Ba CAS Ha NE uses ana Kenya adl tas 
II oi el sal yi ul BI) :Jllo J63 daailall ai GS 303 call asi 

Ma Sobek S5 s3 #0 NI CL segi gd 233 Sl 3 Gini gal Jl63 dSnlg slyol R0 23) 
Yos 


2 Rampak Naung 
Kalau mengikuti pendapat ini maka boleh wanita bepergian jauh asal aman dari fitnah dan 


amannya perjalanan .... 
- Majmu' Syarah Al-Muhadzazab VIII / 342 : 


Saoboll yolg el-wi d3 5 «sala Asall yol Lao «01 bg su po20 USM Stw 5l92 Ml Usus Big 


al. da3lill mc J999 So HUB dgl»9 cl 9N S9 —9 So—ull o—wal 10 S 90 sN9 Jd 429 
TEY Ng Liga Zi £ goa 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3497 ) 


"Ulama lain (dalam madzhab Syafi'i) berpendapat tentang bolehnya perempuan bepergian tanpa 
mahram dengan syarat aman dari fitnah dan bahaya, seperti banyak wanita yang menyertainya, 
maupun aman dari bahaya, dan sebagainya. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-hasan Al-Bashri, 
dari Al-Awza'i dan Dawud Adh-Dhofiri" . 


2 Ghufron Bkl 
- Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab VIII / 342 : 


dus al JS blg US stw SI 93 2050 Jae Ro La "JB yo lulu yo3 : Selagi JB 


2 Abdullah Afif 
Ikut nambah ta'bir dari kitab Majmu' VIII / 342 : 


sasa! mma Uda le 392y 8 Ll yag yu J3 Bola Bob Jiwug Salad as (lol3) - 
calgl RIS dis il ol gl Bgwui R0 924 J9 a50 ol 295 80 NI 


"Adapun untuk haji tathowwu' , pergi ziarah, pergi berdagang, dan segala bepergian yang tidak 
bersiat wajib maka perempuan tidak diperbolehkan pergi sendirian menurut pendapat madzhab 
yang benar, yang sesuai nash kecuali bersama suami atau mahramnya, menurut pendapat lain 
boleh bila bersama satu atau lebih perempuan yang tsigoh seperti halnya haji wajib" . 


? Mas Hamzah 
Kesimpulan : 
1. Menurut pendapat yang shohih dalam madzhab Syafi'i perempuan yang bersangkutan tidak 
diperbolehkan bepergian sendirian kecuali disertai mahrom 
2. Menurut sebagian Ash-hab Syafi'iyyah, hasan Al-Bashry, Al-Auza'iy, dan Dawud Adh-Dhofiri 
diperbolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan bahaya seperti : banyak wanita yang 
menemani, dan aman perjalanannya. Wallahu A'lam. 


Baca juga artikel terkait : 139. Wanita Kholwat atau Keluar Sendirian Untuk Keperluan Ngaji 


Link Diskusi : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/875853582437451/ 

3889. BATAS UKURAN POTONG RAMBUT BAGI WANITA 
PERTANYAAN : 

2 Ibnoe Adam 


Assalamu 'alaikum wr.wb. Maaf ane mau bertanya berapakah batas ukuran pendek bagi rambut 
wanita ? Kepada teman-teman ustadz ane mohon jawabannya. Terima kasih 


JAWABAN : 


» Yai Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam Kitab Shahih Muslim 1/176/754 disebutkan : 


MS yg dala soul US YO 3 HS sal yS Gi Lisa JB yul biss JB Small Seo 4 WI Inc ilang 
uv alus lo Al Kalo sil Ius ye Ulu del Jl yo gl, bl aile ade das JB yo Jl 
Jam) alssl 63 JB bb leaul ole a69 Jia Ling bing Clwic gladi 8 cell Uc Abal 
B533IS GIS K3 Ugw365 0 ASI Alag ale all sluo dl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3498 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ie dari Abu Salamah bin Abdurrahman dia berkata: “Aku masuk pada Aisyah bersama 
saudara laki-laki sesusuannya. Lalu dia menanyakan kepadanya tentang mandi Nabi shallallaahu 
'alaihi wasallam karena junub. Lantas Aisyah meminta wadah yang memuat kira-kira satu sha', 
lalu dia mandi dengan meletakkan tabir di antara kami dan dia. Aisyah menuangkan air ke atas 
kepalanya sebanyak tiga kali. Dia berkata: “Para istri Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam 
memotong rambut mereka, hingga panjangnya seperti al-wafrah. 


Dalam Syarh Imam Nawawi 2/23 : 


gus a33 ( (BBS G3 533 emg) G0 ASI Alug ale All aka ali J9w) dal 065) rn 
a03 «dalil G0 Jl dag : 012 JE3 1 aamdil JB sell yo wikSialb ab Lo Kolls « (dalll ) yo 5813 
all G0 GBI ole le da3: ala gal JE3 £ bil A9 UN Lo. 


AL-WAFRAH lebih lebat dan lebih banyak dari AL-LUMMAH. AL-LUMMAH ialah rambut yang 
terkumpul di kedua pundak demikian dikatakan oleh al Ashma'i. Lainnya ada yang mengatakan: 
AL-WAFRAH lebih sedikit dari AL-LUMMAH. AL-LUMMAH ialah rambut yang tidak melewati dua 
telinga. Abu Hatim berkata: AL-WAFRAH ialah rambut yang berada di atas dua telinga 


alas da3 « all G3 GAS ES Lil sal Lu € Ol 39 )sali : oli dil Aas) Lalc Kab Jb 
Jigki LS Geilisisulg « Gasil GS) lau Ole AJI ala cilag 30 IS Ue3 Alug ale Ul ala yul 
IS. Oa s0 1 3 507 Ul Opi Yo pSLC mudi 0S SAI Ih . Ugwgs) Ugal laa353 paul 
Wp35 3S ole ls A39 alug We Ul al OLS 93 A3 Iga UB) Ag « Cisin 3D9 dus Lal JB 

Jel all3 : sil paid . 


Hadis ini merupakan dalil bolehnya memangkas rambut bagi wanita 


AL HALGU itu maknanya IZAALATUSYSYA'RI (menghilangkan rambut) istilah kita cukur gundul 
plonthos, sementara ATTAGSHIIRU adalah AL AKHDZU MINASYSYA'RI BI MIGASHSHIN AU 
GHAIRIHII (mengambil / memotong sebagian rambut dengan gunting atau lainnya). 
Ta' bir dari kitab Tufatul  Muhtaj ' 11268: 69: sg 

d ye . Gaia seen 
Adapun hukumnya AL HALOU bisa dibaca ta'bir berikut: 


1.Al Majmu' 8/204: 
Sob gal Fenidl JB Lal) saia 30 small Ueitubg Ji HJ Blall 205 Y Ai de lala Ros (H0) 
SI Ad 054 Hug So polollg m0) 
$ Jriuu 399 29 So dl Iyl loge9 SsJl ASI OB. login 99 Uaud K0 9 cuba gal cwo J8 
ol9y (Lemah y Ball S5 jl snei) aluag ale AI cadas All Jaa ol dis All yu de Cus dal SI) 
Hlolusl 43 JB9 (30 Jill 


2. Fathul Bari 10/375 : 
"asal 9 dng ata lal sa Sila ale pu ll sa 3 Bob JI #Lsal ole poy lo "ui 
il sol dls « ol ala ale AI ola gal gi" JB yes ul ye Uli KW Ubi Al Jual wo S abll 
del ala" masi sll ade lil is sll ade Ld" bah asgll ID 0 dgld ul dis 9d9 "Lal, 

Baca juga artikel : HUKUM MEMOTONG DAN MENCUKUR RAMBUT BAGI WANITA 

Wallohu A'lam (Rz) 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3499 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/888191037870372/ 
www.fb.com/notes/929327610423381 


3890. HUKUM MEMINDAHKAN JANIN DENGAN ILMU 
GHAIB 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum ustadz.. .. Bagaimana hukumnya pemindahan kandungan ke perut orang lain 
dengan cara ghoib.. dan banyak kejadian berhasil... karena ada seorang cewek mau 
menggugurkan bayinya dan ada seorang yang bilang : jangan digugurkan.. lebih baik dipindahkan 
saja ke saya, karena saya tidak punya anak. hal yang semacam itu, bagaimana hukumnya 
ustadz..? Mohon jawabanya. wassalam........... | Guz Zein |. 


JAWABAN : 


Memindahkan Janin bagi calon ibu, pada rahim wanita lain baik melalui proses cara Ghoib atau 
lain-nya tidak dibenarkan oleh syar'i. Al-imam Ibnu Katsir dalam menafsiri AS Al-Isra ayat 32, Juz: 
1731: 


Naga lg Auto US dil Ly Iga yi Yg 


Artinya: "dan janganlah kalian mendekati pezinaan, sesungguhnya perzinaan adalah perbuatan 
yang menjijikkan, dan seburuk-buruk jalan yan ditempuh" (AS: Isra 32). 


Beliau mengutip sebuah riwayat Hadits dari Ibnu Abi Dunya, dari riwayat Hasyim bin Malik al-thoi' 
sbb: 


Joy pn 33 Jap lesnag Bibi yo Ul ic Abal Sl aa LS yo lo JB aluag Ul AU 0 ll uc 
J 


Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah ) disisi Allah dari pada 
maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. 


Pemindahan janin mirip dengan pemindahan sperma yang memang haram hukumnya. Hal yang 
perlu dipetimbangkan, anak siapa ketika sang buah hati sudah terlahir? Apakah anak ibu yang 
pertama kali mengandung atau anak yang melahirkan ? Berikut jawaban Imam Syibromalisi : 


GNI Calgol UUS spulol yidl ut talidl 2 all alisoll Uli 

lpils3 ol gl 25 Sosl Lol Lgilsaiwl dilo gl denao il yol Kl IJ Aul Agil (0553 Rao I IiS9 J3) 
Sg YN dol uts 3) ola Bgn pati Ng « Ali Lal 03 N Ing Bl yoll Lis1A9 ci Wong lali 
Spa aoi N ul Kadang » lagd X9 999 Beslogollg tdp gl Lio wo Je leuing cblgll ro yo dini, Al 
D.gxa0 Leio & 54 al Luo Lal 4 dal iuuo 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-98558idto-9914&bk no-2581D-665 


Dari ibarot di atas, alasan yang ada dalam bayi tabung mengenai penempatan seperma dalam 
rahim yang tidak halal, tidak berlaku bagi pemindahan janin, karena dalam masalah nasab, 
hukumnya si anak tetap dikatakan anaknya kedua orang tuanya, bukan anaknya wanita (target) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3500 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang dipindahi janin tersebut. 


Keharaman pemindahan janin dikuatkan pula jika caranya dengan metode ghaib/sihir/perdukunan. 
Perdukunan, mentangi dukun, mempelajari perdukunan, ilmu nujum, meramal dengan pasir, 
gandum dan batu kerikil, termasuk mengajarkan semua hal ini adalah haram dan mengambil upah 
diatasnya juga haram berdasarkan dalil yang shohih. Wallahu a'lam. Banyak ibaroh yang 
menerangkan hal itu, di antara nya : 


- Kitab Raudatuth Thalibin Juz 9 Halaman 346 : 


elolell Hole duley god! Rlat dug olioa loS diri Al yl puwallg Jusi gd loilg paul dis Y luluoi 
JB Isl 3S 949 UU Sticl yag Elo pull Je3 25249 oggtuall Anyowall duallg JSI le J9 
damall LSI SSI dl Kail iiey Ul BIS 33 5S 38 lay Aing UB Cinogisul diwsl gl pal Cole yul 
lolg ISI Ud 5S Gaal lay Kino Ul9 5S 3d lau Al B538 9 wayie pub Jesl JB dig Jlsill JB 
CWla d9 ,So suWlg Ulol.5 logil »sg0ll U gb3 SAI Kubual anal BIL A69 Aoultig wi ali 
oaba N la LS 9 Loyal plol JB LI LAS gd olitel pat ll dores wd guy Al bl lag Ulako 
HI Ela) wo Slikuo ASI9 Jisll snAtioy slh Lagl9 dau sale dol II sak Yg Sub ole I) paul 
del Ala Isa 951 dudl UlS 49 Wgidl 59 


- Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 1 Halaman 27 : 


alis pa0lb :alog 09,0 gl a50 3D lo dic da JSI aglell y0g 190 mill all alusi L,S5 33 Jung 
menwa Ud ale Al,» UB pull 


- Kitab Al fawaid al makkiyah Hal.17 : 


Jaw ade Sp UAS Olla All Gitu Cus all Jl del,39 Ab Jl abal Amd) SI al9 NU dilawNl Leiog 
Golol yss doll S5 


Ha' dhomir pada lafadz minha merujuk pada Istikhdamat ( meminta bantuan pada khoddam) yang 
dilarang. Ibaroh Lengkapnya : 


sah SS maa Ul el SD basa Unik ae ca: 17 

yaiel (YuntinUA AYO aa 3 ghaalad Wala 8 jls8 We jl la Pan sal ala ih FA alel 2) ma 3 kbala8 YA 

Ag Gea Uigg SUS Wari JA 1 ASIA) Yaa Y 2S) and an PATI IN pad cliga LA Dilla sya dullalas YA 
AS aa Ullaal aa) Dad Sg Wae yag. Za kim 3 lu SM: ISL AU - Jala, As Sn jlais yel 3, SlkJ a Hi 

MS AA BANI 3 Hy Yola 33 Sx & jasa YaSUHALS yg la Asal aa) S2 -—a)) Ann, eh, kawal ya 33 

AA kum ) 3d 2 Yul) gllax gide 39 Ag aja lg Salad la) 34 3J Sal kesaa ad Ask al Salodlyi gala Sal bi 

IYA 50 


- Kitab Ghurorul Bahiyah : 


Way) Uagr Aa ig Unpad g parka ga 7 JS pal au saman yen Taman 30 JS WYinal 45 6 Jay Uas begsnaa Ulat lai: 
2926 

sial (Yuniar UA AYO aa 3 ghanlad WI salad $ Jsslla jp La Pan Bg (Wa Sa seba aksi 2 s3 3G Kala ya 
As ak Slu AU : sala, As Sa jl Kn yel 3, 3 SJ autis mM) Sy AA Ji) AYO) Ws TNI S3 & Yirad Yi 
Us yg Aa UAN IDA Pe atu ka il Lag) Uks yaa Yam ol) KG lara ily Iii ai ce AI 
Al 03 K8 YI 3 Y selai La gal Lalai Oa Jadlitiel CJ JS Ja Jana lai Ula Pa Leela a gaall SIK 


MUJAWWIBB : 
Ulinuha Asnawi, Muhammad Harsandi Kudung Kantil, Dien Saifudin, Ubaid Bin Aziz 
Hasanan, Hariz Jaya, N Abror 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3501 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/710281328994678/ 
www.fb.com/groups/mujaawib.pissktb/560184634067753/ 
www.fb.com/notes/929330410423101 


4079. HUKUM WANITA PAKAI SANDAL JINJIT (HAK 
TINGGI) 
PERTANYAAN : 


? Jakakatuhu Raden NN aa NN 
US WI das 3 Sule Pull 
Apa Hukum wanita menyambung kaki (pake sandal jinjit) yang merupakan kebiasaan jahiliyah ? 


Terima kasih | 
US 59 Wldos 39 Sale All 9 
JAWABAN: 


2 Aji Baskara 
Wa'alaikum salam wr.wb | 
Joloi sil ol uail wol uu setai KLS LS Yo ali Id WAS & ya8 KIS Jail al au yo dll Ul 
Laga 


Ada seorang wanita Bani Israel yang bertubuh pendek memakai sandal dari kayu. Kemudian 
berjalan diantara dua wanita yang tinggi agar terlihat tinggi dengan sandal tersebut. 

Imam Nawawi dalam “ Syarh Shahih Muslim : menjelaskan, “ Mengenai wanita yang kakinya 
pendek kemudian menggunakan sandal kayu (atau semacamnya seperti sepatu dan sandal selain 
terbuat dari kayu) hingga ia dapat berjalan diantara dua wanita yang postur tubuhnya tinggi, 
menjadikan ia tidak mudah dikenal, maka hal tersebut hukumnya di dalam syariat kita adalah “ 
Bahwasanya jika tujuan dia adalah tujuan yang dibenarkan oleh syara', seperti bertujuan untuk 
menutupi pribadinya supaya tidak jadi dikenal yang bisa menyebabkan ia mendapatkan hal yang 
menyakitkan atau tujuan lain yang dibenarkan, maka hukumnya tidak masalah. Namun jika 
tujuannya untuk bergaya atau menyerupai wanita-wanita yang berpostur sempurna guna 
mengelabuhi para lelaki dan yang lainnya maka hukumnya adalah haram. Wallaahu a'lam (AS). 

- Kitab syarh shahih muslim, li Nawawi, juz.7, halaman.438 : 


bgi is ati 93 An Oo Ala, coil sloll ag End SUS Lada yo ab) Oomoll il yoll SKI Lol 
pal YG Sd ga gl SSNL denid yi Lgu ia WS € ul bs is Loyo Id gu0t0 4 K3 


AS sed ad n29 Ja Jl ade Dug 53 ONOSIL all gl alel 4 Um Ul 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups!piss.ktb/940836355939173/ 
www.fb.com/notes/941350872554388 


4128. HIKAYAH : WASHIYAT SEORANG IBU YANG 
SHOLIHAH KEPADA PUTRI TERCINTA 
Oleh: Rizalullah Santrialit 


Bismillahir Rohmaanir Roiim , Allohumma Sholli 'Ala Sayyidina MUhammadin Wa ' Ala Aalihi Wa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3502 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Shohbihi Ajma'in. Flash Back Masih ingatkah ? Kisah seorang isteri dizaman Rosulillah SAW yang 
diwashiyati oleh suaminya agar tidak meninggalkan rumah selama suaminya melakukan safar/ 
perjalanan keluar, Walau apapun yang terjadi. Kemudian datang kabar pada isteri tersebut bahwa 
ibunya sakit parah.... hingga datang kabar yang ketiga kalinya,bahwa ibunya telah wafat,dan isteri 
ini atas nasihat Rosulillah SAW tetap istigomah taat kepada suaminya, Hingga datanglah berita 
dari Rosulillah kepada isteri tersebut Bahwa ibunya telah mendapatkan ampunan Allah dengan 
sebab ketaatan anaknya terhadap suaminya. 


AJ Ronll Gaung Keladi #Anlllg JoNl 533 el Lae Ylos ola g alatal "US lai BL yol Umogl 
Kab NI Slip ul Ktu Ng cad ole slip dus KENG Laulg aus gila sial "Al Jl HWI Acllg 
dsulullg .du580 pgill youSig sduglo Egall iris UB sdoliog doleb LS) sal "iwolullg dwolsIlg .20 Jl 
Ima dl asasi Ng Lol d yaa Bala drwlillg Jlcg anis dl Ale Jl Jl 3L5I :obllg, 
US IL yag yg Rodllg Ill ai Ill K0726 sniobi ad oa CMS lg 00 UEA Ojo KRS Ul el 
B3 0S ul dal (") ASII9 logo. 


(Maka suatu ketika) si isteri sholihah ini pun berwashiyat kepada anak perempuannya. Ia berkata : 
Puteriku... Jaga dan pelihara serta perhatikanlah Sepuluh Perkara yang menjadi kewajibanmu 
terhadap suamimu, Yakinlah jika ini engkau laksanakan,akan menjadi investasi/simpanan 
ganjaran serta pahalamu : 


Pertama dan Kedua : @ona'ah (menerima dengan senang hati,keadaan suami dan apapun serta 
berapapun pemberian suami) . Mendengarkan penuh adab ketika suami berbicara serta 
mentaatinya (diluar perkara ma'shiyat). 


Ketiga dan Keempat : Menjaga tatapan suami senantiasa memandangmu penuh kemesraan dan 
kebahagian , Jangan berlaku dan bersikap yang berakibat pandangan suamimu menjadi 
pandangan kemarahan dan kemurkaan. Jaga dan perhatikan,Jangan sampai suamimu mencium 
aroma tidak sedap darimu, Beraroma wangi lah ketika engkau akan menghadap suamimu. 


Kelima dan Keenam : Perhatikan waktu makan dan waktu tidur/istirahat suamimu, Karena 
keadaan sangat lapar dan kurang tidur cenderung membuat suami lebih sensitip emosinya 
(mudah emosi). Ketujuh dan Kedelapan : Menjaga dengan penuh amanah,Harta suami serta 
Memelihara hubungan baik dengan keluarga suami. 


Kesembilan dan Kesepuluh : Jangan engkau membantah perintah dan keinginannya. Dan jangan 
engkau sebarkan apa yang menjadi rahasianya. Maka sesungguhnya ketika engkau 
membantahnya atau berlaku sikap yang menyebabkan kecemburuan (perasaan tidak nyaman) 
dalam hatinya.Dan jika engkau menyebarkan apa yang menjadi rahasia suamimu,Maka aku tak 
kan merasa aman/tenang akan kemarahan suamimu. 


Jaga dan Jadilah engkau seorang Penghibur kala suamimu terpuruk/bersedih, dan Jadilah engkau 
seorang yang bersedih kala suamimu dalam kegembiraan (Bertindak sebagai Pengerem). 
Sumber : Syarah 'Ugudul Lujain , Ihya 'Ulumuddin 


“ Lafadz JII , Kesedihan. Kamus al munawwir, Huruf J , Hal 1181, wallohu a'lam (ummi). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/945356228820519/ 
www.fb.com/notes/945476055475203 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3503 


4492. HUKUM WANITA MENJADI PERAWAT LELAKI 
LANSIA (KAKEK-KAKEK) 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum.wr.wb. Pertanyaan Titipan : Apa hukumnya seorang pekerja wanita / gadis yang 
kerjanya mengasuh seorang kakek-kakek yang sudah tua. Kerjanya menjaga dan merawat kakek 
(memberi makan/minum, dan memandikannya), namun yang mengganjal di hati ketika 
memandikan si kakek semua badan dibersihkan termasuk "anu" nya si kakek terus ketika disabuni 
"anu" nya Si kakek "anu nya berdiri "....itu gimana hukumnya ya ? Kalau tidak boleh apa solusinya 
semntara cari kerjaan sulit sekali untuk membiayai kehidupan diri dan keluarga... Sebelumnya 
saya ucapkan terima kasih... ( Muhammad Rangga ) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Hukumnya Tidak boleh, namun kalau kondisi tidak memungkinkan untuk 
menghindari maka sementara kalau belum dapat pekerjaan lain, bisa tetap bekerja di situ dulu 
sambil cari pekerjaan yang aman secara syariat. Harus ada niat dan usaha semaksimal mungkin 
untuk menghindarinya atau setidaknya meminimalkan. 
Keharaman tersebut di atas karena di sini terjadi tiga hal : 

1. melihat aurat orang lain meski sudah tua 

2. menyentuh tubuh orang lain secara langsung 

3. kholwat dengan orang lain meskipun sudah tua 


Referensi : 
- Almajmu' Syarh Almuhadzdzab : 


| dawn ay Ul JAN 23 yo JS! Lulu JS 389 
X9 &H9byg slodlg SAI Sl sadlg Kl 39 dis AI ll ul Jan WS «yudi a55 R0 Jul Jay 389 
Sl gp segudi y lgauo 392 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-1742&start-0&idfrom-2747&idto-2747&bookid-14&Hashiya-32 


Tidak bisa pakai ibarot dokter sebab wanita TKW itu bukan dokter. Hukum sudah jelas haram 
melihat aurat orang lain apalagi menyentuhnya. Karena ketika memandikan si kakek tersebut 
dapat dipastikan si wanita menyentuh tubuhnya si kakek, sedangkan menyentuh tubuhnya orang 
lain yang bukan mahramnya Tidak Boleh walaupun antara keduanya sudah lanjut usia. 


- AlMausu'ah Fighiyyah Kuwattiyah : 
dia 9SII dagaall Ac guw all - (29 / 296) 


abal Hill Ap BB SE Jo BSA Tuo a03 oli Tisildl ESAI K5 


Menyentuh tangan orang lain tanpa adanya syahwat tetap Haram 


ding dugtill Ac gagal! - (29 / 296) 
ale Ab ali il Jai « isaidl Gb GB G5 GiiS3 KASN a33 Jud 51GS A6 93 ea Yg GEN 
dobel A97 B5a5 AS ole R23 Juga io wall Bl CS Gun 0 Aku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KA) abal Jay iB ol Url Jo can a25 ll Jul 2 0 SS Hulu JB 53 : lil doa, Sogull JB 
law 5953 X9 dg29 3 Ul SI ISI dual adl 


- Dalam hadist disebutkan : 


Ygaoalg ISI 9 JaJll ll Ja JI Kuta get sal B35 call Bl yall Yon dal B35 cd Ja Jl sa 
all wagall 09-61 sal cell GI yadl yA 


“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, dan jangan pula seorang wanita 
melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam 
satu selimut dan jangan pula seorang wanita berselimut dengan wanita lain dalam satu selimut. 


alang Ade Al Lao J3 S J5 JI R0 3S Ja 2 Jet eliaay So lo gl cli393 yo NI sbngc isl: 
Ja36 Sal Lau 3 NI Canbaual Ul 


“Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang engkau miliki” beliau lalu ditanya: 
“bagaimana laki-laki dengan laki-laki?” beliau shollallohu alaihi wa sallam menjawab: “jika engkau 
mampu untuk tidak melihatnya (auratmu) seorangpun, maka lakukanlah 

- Allmausu'ah Fighiyyah : 


.. Band oaie (y1Su3 eliiya Dlac (Cppral Jang Uya 8 "al! paYI - 1O3 Kail wa YI J3YI Saad! EL Jasadi (Sila. 
Sial) Bata (53 0 pain! Cyal Adatiwa Ca | Aadlia YY Sal! (53 daadi paluts pAYI Gariuy, (1) 


Fokus : 
camat jlnla Ankara Les Sala OY 3 danang AJI, leale PLAY Ana Cyaga Y ASY #iaaAl Si pall jlaiiul Aniiall o S3 
10 (2) Asal (SI Sa (33 Lana lay Y AI LAS cal) jail) Al Jang Y La dl JAN Ye Agang Hi yag CSI el Jail 


Secara umum sebetulnya perempuan menjadi pembantu hukumnya khilaf dan diperinci : 

1. Jumhur ulama menghukumi haram mutlak baik perempuannya cantik atau tidak sebab 
dihawatirkan fitnah, kecuali majikannya (yang dibantu) anak kecil, lansia atau sesama 
mahramnya.. 

2. Boleh asal yang jadi pembantu adalah seseorang yang jelek yang tidak dihasrati, sehingga 
aman dari sergapan laki laki... 


- Kitab Almausu'ah : 
Point pertama : 


$ eos) dell daata YP si all ae YI Ja JI 
pd US bigala ciu Jamil yna Y dil JI Opal! ) pesan MI - 4 AnSe 3 In Jl BI yall Aoa #Aoaalh Ailtall Alay! 
Wat Gang Alromll Cpu Yg Aa YI Gang Baal 3) pall jas poeamll die GAY ee Y Bal | Aaalall 3) all Suls, 


Point kedua : 


Asal Haa KUASIY Ala (Al Leilan8 p pai Y Atas elaale ata! Ja Jl ya Ya Lagi CS jj (ayal) dio Ang (Ag, 
ang ada Lim ya Ja JII CS Ial ISS 3 4) gami Bala callati YSS Al lal Lal (8 SI) Hiasi daa il lal - sesal) die - As yadl 
AL JA, 


Point ketiga : 
Ugal) Gian Ul YI cAllasia yag gl Allaiia Aliam ya& gl CiilS Alan Ja jl Asia YI SI) pall alaitital jga dl Citi! (dara 33 


Ang) Ayah Uyan 0 ye Ceng lan gg BI J3 ya ca10 Abas Y GA ajal JA 5 JUS Alaih pe Usia On GA 
SE pn BLALI cisl SEN GP dua Sana MMA nga 4 LI selasa das Sing "asal Jl Amp 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH | 3505 ) 


SIAS 9 Ls gia 9 Lead Sya 8) yah Ja jl jadian lo SAisia gal J3 Mai AN Bayan laa) Jl Yg Can AA na 
ASI, 


Kholwat saja tidak boleh apalagi megang anunya (burung sang kakek) itu sampai berdiri, itu 
mengindikasikan ada fitnah disitu... jadi bahaya. Ingat meski secara fisik dia lemah tapi 
syahwatnya tak mau kalah sama anak muda....... 


Sbs uk Us Jana aa RI ses meal 
doaSy yo Sa Ala LAy.0 BA. 

Aa an Ta aa AN 

Aa ot dil Je ale RI, 


203 yo Ella ll sala 

JI AwScg dolwoll 98 5,35 gg 0d (Jl ilyol mac) Jg3 Dl 3 wby ade Lbe (Alb uiug ) da3 

Gulai Ul 93 Jlaall JB laS dala p38 NI IS) X9 UWSNI yob Ul So yalall bb xtag (Jl us Y Ula ) 

Iss 6Sol Lo dnuti S9 Ja Ul a13 Lai UII Las Jul d5 3d UWSAI yob ul 33 ya & JB gusog 

IS 63 Jb 38 (Jl uildl Camug ) Vg3 uuol 242 ole gloso (Lod X9) V3 dau 93 yulus loo 

20 ala pal ASI le Sala! dua! ppi sio Cola adl abal lo 26 OA agag ya oi adal 
b yB LL iya dc s3 Gal sol mudi lgiog Has gl a 2S V8 yul Ily gua NS Jail ul 

Jail azng lod Lgourtii Lelo 9 A53 JJl 93 lo yulidg lagiu @owill Sggill slidlo aleidl dadi lem 9d o isl 

lakuo Gal yoll puas Laiog Skill Ja 99 Ukgkwio lagil &0 J3SII9 aluall Luo pall Ly Ai Ji Lgiog dani, 

Dl gus HIS Ii ul Ro 3S gl US lakuo a20 ade I)3S al US 


57/10 5a5YI S5l3 

ai Olga ol dapil lgi yo Olga owl Ja, baudeig io De lgu san Ja Jd 
ang Ie lad-suisl Ja gowa Yo sn 00 ASI Ul Ll 3g2u Yelall ul aging « Ul gasal 

&95 3859 pagu Doguall Hg mall ic lo « Jils uga wall 392 N ilbg — elIS 93 Jua ale ig 
Ol abg SSI dugiall Pool Blak 20 Ro 4 cmalllg Mall 0 gile YG slliu ag daluo Bl ol gl a50 gl 
bh Dog 


Kalaupun kita hukumi halal maka syaratnya : dilakukan dihadapan mahram atau suami atau 
perempuan yang dipercaya jika kita mengikuti ulama yang membolehkan khalwat satu orang laki- 
laki dengan dua orang perempuan dan ini pendapat yang rajih”. 


- Al Mughni al-Muhtaj Juz IV : 


215 ybs) gusllg J5JG ASI Sic LSlg lagull SL Y CS 39 Gusllg JA 4653 Jp AS Ul JCI 
Ball Algio J5 553 dina SU 59 GX s5 Sd) dialol SBI 23 9 33 (TSI deko9 all) 
JI 303 uil sob gusI isis boss lam alba al a35 al m3 daASu IS ESU3 AS 


Ketahuilah sesungguhnya apa yang telah lalu bahwa keharaman melihat dan menyentuh ketika 
tidak hajat untuk melihat dan menyentuh. Adapun ketika ada hajat maka melihat dan menyentuh 
hukumnya boleh kerena bertujuan cantuk dan mengobati walaupun pada farji, karena hajat yang 
mendesak untuk itu, karena jika diharamkan dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan kesulitan. 
Jadi seorang laki-laki boleh mengobati orang perempuan dan sebaliknya dan hendaknya hal itu 
dilakukan dihadapan mahram atau suami atau perempuan yang dipercaya jika kita mengikuti 
ulama yang membolehkan khalwat satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan dan ini 
pendapat yang rajih”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3506 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sebagian dari kita mungkin berpikir dalam masalah ini ada kondisi Hajat atau dorurot karena : 

1. Pertama : harus mempunyai majikan baru yang mau memperkerjakan TKI Itu kemudian 
sesama juragan pertama dan kedua ada kesepatakan ambil alih dengan membayar uang 
sesuai yang diminta majikan pertama. 

2. Kedua : harus pulang dulu ke indonesia. Namun hal itu sulit juga dilakukan karena terkait 
dengan PK ( Perjanjian kontrak ) selama 2 tahun. 

3. Ketiga : bisa menghidar tapi dengan jalan Kabur. Yang mana dengan cara ketiga ini dia akan 
menjadi TKI ilegal tanpa surat resmi dan tampa ada perlindungan negara yg kuat..... 


Mari kita lihat definisi atau ta'rif hajat dan dhorurot : 


12 Sa & giaa! Jglita al Ul Jam A2 gl 13 yg piala Joni 3 (Ain 9 Chadikag Chang CB yg yaa Hhamad il pal) #agatana JW sal 
aan Y Vin 9 Killing Sm BU A ye Alay al AK La any al gl SAI ikal #dalall3 Lal pall Jis gems 83 AJE ji 
Kuall 3 Legal! peikalS Hi ly una! Oladallg Atil! Amy pall JaR ega GAS FAndially aga (3 Jail! Tenang al 

ABI dam) ala paul! oalai Agatll 9 cal pad! ISL an gili "JI gbi 3 LSI JA Ya F saia HA, 
SLsolla 201 salad 2x3 CL mall Ingat Ela 0 yi Ai usa Ll alus s0 2350 Y Al ola 
So le 89 Ml SL all Ik Laolio 042 Aga N Luo SU 26 Mal Gal lo d9 sll 


Tidak ada keharaman jika bersaman dengan darurat ) bahaya ( dan banyak dikalangan para 
fugoha mengatakan dengan teks lainya : 


" Keadaan darurat menghalalkan hal yang haram ". Dan yang dimaskud ad dhoruruh disini 
adalah : 

apa-apa yang menyebabkan bahaya bagi hamba jika ditingalkan, dimana tidak ada lainnya yang 
menempati sebagai penganti, inilah yang dimaksud ad dhoruroh. 


dolio 048 gi 33 MSI 1S js 15 AKA dah lo d Hall UB Isl By. 


dl Batan Neon a Ball 33 laa Tab II sj IS akan el IBI sal Jb 
dd dauio LSI 9 Wllao wd 5 259512 IS Giall NI Say lo 


Berbeda dengan makna al haajah ( kebutuhan /keperluan ) maka hajah / kebutuhan maknanya : 
apa saja yang bisa menyebabkan bahaya bagi seseorang jika meninggalkannya, akan tetapi ada 
yang lainnya yang bisa menempatinya sebagai penganti. 

Misal dhoruroh : jika seseorang dalam keadaanya sangat genting dan lapar sekali dan tidak 
mendapati hal yang halal untuk dimakan kecuali bangkai padahal bangkai haram , jika dia 
meninggalkan bangkai tersebut untuk tidak dimakan maka orang tersebut akan mendapatkan 
bahaya, dan tidak ada lagi selain bangkai sebagai pengantinya ) namaun jika ada makanan yang 
halal yang bisa dia capai & dapatkan maka dia harus mencari yang halal itu (, maka dia 
mendapati bangkai tersebut sebagai dhoruroh, dan ini tidak mutlag semuanya halal, namun ada 
mugoyyadnya yaitu : sesuai kadar nya saja ) tidak boleh berlebih lebihan. 


al Isling . glsnall Je8 s2y al Lea ad Ubi .slisall Jady RIM B9 LA USS Ul sEse ll osd lg. 03 
baba ag N sal UN tali Jas 39243 593 sal XI any Y SI ea elo NI IN SI labil. 


Lado J9 d9 ml s3 Ud gam -Aimb dl Lab ylwiNI a30 boulg 
http://afagattaiseer.net/vb/archive/index.php/t-360.html 


Termasuk syarat dari gaidah ini adalah : 
Syarat pertama : hendaknya kondisi genting, gawat & bahaya tersebut bisa hilang dengan 
mengerjakan hal yang haram tersebut , jika tidak bisa hilang keadaan genting tersebut maka tidak 


www.islamuna.info 


MUSLIMAH ( 3507 ) 


boleh mengerjakan hal yang haram tersebut, ahlul figh memberikan misal : 

Orang yang sangat kehausan dan tidak mendapati air kecuali khomer ) minuman keras ( maka ini 
tidak boleh diambil untuk di minum karena khamer ), karena minuman keras ( tidak menghilangkan 
dahaga dan haus , bahkan akan membuat orang tersebut semakin kehausan dan semakin 
dahaga, maka hal yang haram disini malah justru menambah bahaya dan tidak bisa 
menghilangkan bahaya. 


Begitu pula dengan perlakuan si gadis terhadap si kakek, yang bukan tidak mungkin si kakek akan 
ketagihan dan ini bukan menghilangkan bahaya, tetapi malah menambah bahaya. 


- Al Mughni al-Muhtaj Juz IV Hlm. 215 : 


xadl US L3) yusl 5EJG GAJI Sic lolg lagu BSK Y Cu 3d pually Jl A03 Lo 458 b Ul Ali 
Ball Slglao JS5P 553 Nina Al 9d YA s5 Ol dala SBI 233 9 33 (23 de53 
Sr mela Da dangan asa UN ee, aa" inang 


Tidak bisa memakai yang di kitab Mughni ini, karena di situ konteksnya "hajat", sedang hajat itu 
menurut ahli gaidah disamakan dengan dorurot... sedangkan yang ada dalam pertanyaan sama 
sekali tidak ada dorurot 


Kesimpulannya menurut para mujawwib piss-ktb berdasarkan ibarot yang disertakan 
adalah :"Haram" untuk wanita ajnabiyah bekerja merawat dan memandikan si kakek, apalagi 
membuat kakek sahwat saat dimandikan. 


Solusi : 

1. Meminta agent untuk mengganti pekerjaan lain. 

2. Kalau lihat sikon saat ini tidak memungkinkan untuk menghindari ya sementara kalo belum 
dapat pekerjaan lain ya tetap bekerja disitu dulu sambil cari pekerjaan yang aman secara 
syariat. Harus ada niat dan usaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya atau setidaknya 
meminimalkan . 

3. Usahakan cari pekerjaan lain. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


MUJAWWIB : 
Mas Muh Muh, Muhammad Rangga, Aby Nahza Al Asfhany, Akhbib Maulana, Kang Dul, 
Anake Garwane Pake, Ghufron Bkl, Fakhrur Rozy Akhid, Abdul @odir Shodigi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1055626261126848/ 
www.fb.com/notes/1056289567727184 


4513. HUKUM ISBAL BAGI PEREMPUAN 
PERTANYAAN : 


2 Mario Elfando 
Assalamualaikum, mohon penjelasan tentang batasan isbal bagi perempuan dan hukumnya, 
syukran. 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3508 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam, sudah menjadi ijma' ulama' bahwa isbal bagi perempuan hukumnya boleh 
- kitab syarah nawawi ala muslim (14 / 62 ): 


Gelas SEL 9 Ga UNI alkag ale AI Kalo all 52 10 383 « sll Ju 5133 de elalall 22319 
Tel aulg es 


Keterangan senada, sudah menjadi ijma' ulama' bahwa larangan isbal utk laki-laki bukan 
perempuan 
- kitab torhut tastrib (8 / 173 ): 


lalai Kasi Sesali Jos Aa 33 Jk 3 poles al adela san Als al, 539 
sai ll 5195 ac 


Bagi seorang lelaki ada dua keadaan : 
1. keadaan yang dianjurkan yaitu mencukupkan pakaian sampai pertengahan betis . 
2. keadaan yang diperbolehkan yaitu pakaian sampai kedua mata kaki. 


Begitu juga dengan perempuan mempunyai dua keadaan : 
1. keadaan yang dianjurkan yaitu menambah satu jengkal dari keadaan yang diperbolehkan bagi 
laki-laki . 
2. keadaan yang diperbolehkan yaitu menambah satu hasta dari keadaan yang diperbolehkan 
bagi laki-laki. 


Jadi anjuran bagi perempuan adalah menambah panjang pakaiannya satu jengkal mulai dari 
kedua mata kaki,dan boleh ditambah sampai satu hasta. Wallohu a'lam. 
- kitab tuhfatul ahwadzi : 


Jb usb Jl ul BSI JB (oa isl 3S MY OA 5d elu oo, Call 985) 
elus oat los Jlbo «call oa JJ pil 98 lo ade ayu lo gag Ulil 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1071000106256130/ 
www.fb.com/notes/1075275615828579 
www.piss-ktb.com/2012/03/064-isbal.html 


www.islamuna.info 


BAB 


JANAZAH 


(3510 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


14 JANAZAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
pengurusan jenazah / mayat. 


MEMANDIKAN MAYIT 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
memandikan jenazah. 


0048. Kenapa Janazah Harus Dimandikan Sebelum 
Dishalati 

PERTANYAAN : 

Se Sajend 


Ndere' tanglet bwt para masyayikh2 yang ada dsni : 

1. m0h0On penjelasanya tentang alasan kenapa si mayit harus di sucikan dulu sblum di sholati,, 

2. ato mungkin ada goul yang membOlehkan sholat ketika si mayit belum disucikan,, ma'af ne 
maksudnya bukan di karenaakan ada udzur,, seperti mati syahid, kebakaran, atau tertimpa 
bangunan,, dil 

3. apakah karena ksucian si mayit,, yang menyebabkan sambung tidak nya suatu amalan,,? 
MOnggo,, glo tenggo pencerahanipun,, ampun supe rujuk an kitabe nggeh,,, 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Semua ulama Madzhab arba'ah (Hanafi, Maliki, hambali dan syafi'i) sepakat bahwa memandikan 
mayat hukumnya Fardhu Kifaayah, hanya saja memang ada di kalangan sebagian dari Madzhab 
Maliki yang menghukuminya sunah namun yang pendapat yang mashur dikalangan Madzhab 
tersebut hukumnya juga Fardhu Kifaayah 


Untuk menjawab pertanyaan di atas mohon koreksinya,,,, 

1. Karena demikianlah yang MANGUUL (di nugil) dari Nabi Muhammad SAW sehingga bila 
janazah tidak memungkinkan di mandikanpun semisal adanya janazah dalam kubangan 
yang sulit di keluarkanuntuk dimandikan maka mayit juga tidak boleh di sholati, misalkan 
ada air tapi cuma sedikit yang pilihannya hanya cukup untuk di pakai wudhunya orang yang 
hendak mensholati mayat atau memandikan mayat, maka yang di utamakan airnya untuk 
memandikan mayatnya, berbeda saat memang tidak di jumpai air atau debu untuk 
mensucikan mayat, maka mayat boleh di sholati meski tanpa di mandikan terlebih dahulu 

2. Ada memang pendapat yang memperbolehkan sholat janazah boleh dikerjakan tanpa 
dimandikan terlebih dahulu yaitu pendapat Ibnu Jariir (dari kalangan Syafi''yyah) namun 
pendapat ini di tentang oleh kesepakatan para ulama lintas madzhab. 

3. Pertanyaan yang ke tiga ana masih belum faham, tapi bila yang di maksud masih 
berhubungan dengan masalah memandikan ana kira sudah terjawab, Alasan kenapa harus 
di mandikan : 


a. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAWb. Sholat untuk janazah syaratnya seperti halnya 
sholat seseorang untuk dirinya sendiri ( sebagaimana seseorang yang tidak di perkenankan sholat 
sebelum bersuci, janazahpun demikian tidak diperkenankan di sholati sebelum dia disucikan/di 
mandikan) 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3511 ) 1 


c. Memberi kesempatan ibadah pada kita 

d. Membersihkan mayat......(maaf kalau salah penafsiran pertanyaan...) 

H dani Kang sll lab ye lime jl Uly Alak EL eU Ilasel oais ola Jail Julia Ad Uni Aka Jill ya d aki 
as ala Y al 

"Tujuan di wajibkannya memandikan mayat Adalah memberikan kesempatan beribadah pada kita 

dengan dalih bila seseorang meninggal padahal usai mandi dengan air wajib memandikannya bila 


tidak ada air wajib mentayammuminya padahal karena habis mandi mestinya tidak ada manfaat 
kebersihan padanya". 


Nihaayah Azzain 1/149 : 
Bi abg OLS alat JB elang dala AI Ola ae Saki SY aah jab pairy Dg! oa lap bayi Let bi, 
LAU SY ya AU AAS Jd dale 2D 0 Sy Ale Juan | oreo deli play 
lynaa' 1/202 : 

Bg OS obat j3 ce CSI (ayal PAR) 3 Las dlu W Olah ya Lang bay,d Sad le Bok oma el (Wb,33) 
Kal na dala elu! jl Conrad AS Jong OP dls Calo CI Ny ele dong d jig dede Jas do reby Meli seni Bm 
Nihayah azzain 1/159 : 

SA pp LN SU AA ee pa Ui de ab K5 

SIS pe Leeny 00 Ang 
Tuhfah al habiib X1/128 : 
pp or Jia dadi DIMAS ali de BL OYy lab) El oo da IV Vig. yi Jek LAU (oreb pi Ah) 
KU dal boy Blah Ih mai ls. 
Hasyiyah Yaanah Atthoolibiin 11/142 : 
Aoa Il (Alb pai) Alia Pat JI OLS Ob, EN Jua C3 pai La de NASI Bjldel ole (ANA oa Lb t1) 
Kadi GMS Ch de LA OY, elang Ale AI be il ye Isl SY abis 
0078. Haruskah Mayat Di-wudhu-kan Ulang Saat Disentuh 
PERTANYAAN : 
Dewi Vie 
Assalamu alaikum... ketika kakeku meninggal, setelah dimandikan & di wudhu' kan, ada seorang 


tokoh melarang nenek saya menyentuh kakek saya, katanya mayyit sudah di wudhu'i.bagaimana 
sich pandangan figih menyikapi ini? mhn penjlsnx kwn" yang ada di piss.trims 


JAWABAN : 

2 Nur Hasyim S. Anam 

Yang batal yang hidup kalau wudhunya yang mati tidak batal, baca Kitab Tausyeh, hal. 22. 
2 Mbah Jenggot 


SEANDAINYA DIJIMA' pun, mayat tersebut tidak perlu dimandikan lagi. Yang harus mandi atau 
batal wudhunya adalah yang menyentuh/ menyetubuhinya. Dasar dalilnya: “Kasyifatus Saja” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3512 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


halaman 22. 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Yang batal wudhunya non mahrom yang memegang mayatnya sedang 
wudhunya si mayat tidak menjadi BATAL. 


Lah! 0 pe Uji Y (SI ea gl La SA Wal OS Of Bye DU J3 (Ely S3 Tria ISU) Leah ) 


No 4. Hal yang dapat membatalkan wudhu adalah pertemuan dua kulit wanita dan wanita 
meskipun tanpa disertai syahwat dan meskipun salah satu dari keduanya dipaksa atau sudah 
meninggal, hanya saja wudhunya orang yang telah meninggal tidak menjadi batal. | Hamisy I'anah 
at-Thoolibiin 1/64 J. 


W eelaga Ni pms BIN al liat al Lani gl Lon gam Por l Oa (Ola IP UMS al Bts USG Ol SB BPN, 
Lah gaby ojakitn Y OST ulana Wol al cai, 3» tang al mona SS 


Dan tidak ada perbedaan dalam batalnya wudhu akibat persentuhan kulit antara wanita dan pria 
tersebut antara disertai syahwat atau tidak, terpaksa atau lupa, atau keberadaan lelakinya 
terpotong, terkebiri atau impoten kemaluannya, atau keberadaan wnitanya sudah tua renta yang 
buruk rupanya atau wanita penganut agama majusi atau lainnya, wanita merdeka atau budak, 
atau salah seorang dari keduanya sudah meninggal hanya saja wudhunya orang yang telah 
meninggal tidak menjadi batal. | Ignaa' 1/56 J. Wallaahu a'lamu bis showaab. 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/416075051748642/ 

0149. Mayat Remuk / Hancur dan Korban Mutilasi 
Wajibkah Dimandikan ?? 

PERTANYAAN : 

Nur Hafizah 


Assalamu'alaikum.. orang yang meninggal karena kecelakaan / tabrakan dan jasadnya 
remuk..apakah mayat tersebut masih tetap wajib dimandikan ? Mayat yang terbakar dagingnya 
dah berantakan hancur misah2 kalau cuman disiram aja boleh ga ? Di tayamumi bagaimana 
caranya? Dah hancurrr daging misahh... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Kewajiban kita masih tetap sama dengan janazah lainnya, mengkafani, 
mensholati dan menguburkannya hanya dalam masalah memandikan diganti dengan 
tayammum... 


Si Je PO JS Tb PUS AA yag ad Pel alus dp 
Dan wajib menurut secara fardlu kifayah pada mayat yang muslim selain orang yang mati dalam 
keadaan ihram dan mati syahid (dalam pertempuran membela agama) empat perkara, yaitu: 
memandikannya, mengkafaninya, melakukan shalat atasnya dan menguburnya. Ucapan 
pengarang: memandikannya, artinya atau penggantinya, yaitu tayammum, sebagaimana 
andaikata mayat yang terbakar oleh api dan andaikata dimandikan maka dagingnya terlepas dari 
tubuhnya. | Al Bajuri 1/ 242 - 243 |. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3513 


o mand Joni Jap pong Oi al SP SA Jml Lama OS Ol 
“Apabila janazah dalam keadaan rusak karena terbakar atau lainnya yang andai di mandikan 


kulitnya akan terkelupas maka janazah tersebut ditayammumi sebagai pengganti dari mandi 
karena sulitnya melaksanakan pemandian”. | Asna alMathoolib 1/305 J. 


Dalam kasus mutilasi apakah potongan tubuh yang ditemukan di kemudian hari, wajib dimandikan 
& dikubur jadi satu dengan potongan tubuh yang lainya ? Wajib kang, tapi nggak usah menggali 
potongan yang telah dikubur...... 
Kab GAB adi DS Lg 0 AI enda Gg Ba any Ala Ag Ale Il Ag pb lan ena er Dang P3 
SAN AA Je la UI 
Ie 0 Io #0 £ 2080 5 25. Ie 0 rar .. o 0... 30 32 0... »- 302 — 2 0 2320 
IS) M5 Kena ey Lo daiial HPS dala lag dilan dal ya Jl an Ulat Gio (oma spray AS 
Bila di ketemukan bagian dari janazah orang muslim maka wajib di sholati setelah terlebih dahulu 
dimandikan dan dibungkus dengan kain, dan juga dikuburkan selayaknya janazah yang hadir, 


meskipun bagian tersebut hanyalah kuku atau rambut hanya saja bila hanya sehelai rambut tidak 
perlu disholati. 


(Perkataan pengarang “Bila di ketemukan bagian dari janazah orang muslim”) dengan syarat bila 
diketahui pasti anggota tersebut milik mayit saat ia sudah mati/saat matinya, atau saat hidupnya 
kemudian mati setelahnya, berbeda dengan bagian tubuh yang terpisah dari orang hidup namun ia 
tidak mati setelah anggautanya terpisah dan baru diketemukan saat ia mati maka tidak wajib 
disholati”. | Hasyiyah Bujairomi VI/98, 1/455 J. Wallaahu A'lamu bis showaab. 


1298. MAYAT SYUHADA TIDAK PERLU DIMANDIKAN 
PERTANYAAN : 
Syifa' Al-Jinan Kholil 


Assalamualaikum.. Ma'af saya mau nanya.. Ada seorng syuhada' dan sebab kematiannya terkena 
tembak musuh, tetapi pelurunya msh ada dalam tubuh syuhada' tersebut. Pertanya'an.. Apa 
peluru yang ada dalam tubuh syuhada tersebut harus di keluarkan dulu? kalau di keluarkan 
otomatis darahnya akan di bersihkan dulu oleh pihak hospital. Atau langsung di kubur aja dengan 
peluru yang msh ada dalam tubuhnya? Atas jwbnnya saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamualaikum. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
BA play Ale da ea ON) ale 2 GI ab WS AY Sl omdi N Pd (AA SI ah Ja V3 
AI doel yaa ey (IU ia | pede Jam dy JO bai G | de Juan H3 Dolla dy Hg mei dl J3 
PL slh SUS GS | ee Just dy LA pg Sama Tea po AS je Pr JS OB ghandi Y JB elang dala 
Hae Heda! Ha pi ole 3S eeiliktul pb pelan eale Balet 


“Dan tidak dimandikan orang mati syahid meskipun ia sedang junub, haid atau nifas sekalipun, 
yang demikian tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3514 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


" “Sesungguhnya Baginda Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam memerintahkan memperlakukan 
orang-orang yang meninggal diperang uhud untuk dikuburkan dengan darah-darah mereka, 
mereka tidak dimandikan dan tidak dishalati” (HR. Bukhori) 


" “Janganlah kamu mandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan 
semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat”. (HR. Ahmad) 


Hikmah dibalik pelarangan memandikannya untuk melestarikan bekas kematian syahidnya, 
mengagungkan kematiannya dengan tanpa memerlukan doa-doa dari kaum untuk 
meringankannya. | Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah VI/36 J. Wallahu A'lam Bis showaab 

Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/370631346293013/ 


1347. MAYIT DIMANDIKAN LAWAN JENIS NON MAHRAM 
PERTANYAAN : 
Naga Bonar 


dimandikan oleh perempuan bukan muhrim..? 

JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Seorang laki-laki lain (bukan mahram) memandikan wanita lain (bukan 

mahram) atau sebaliknya, meskipun mandinya telah tercukupi namun pelakunya berdosa. 

MEI oa paliiy ol Jantd PT Ol Jadi Pet SE gf Raio VI Jeram Gin Sala jd dl Who ab Yak Y oa Oi 
Uh. 

Sesungguhnya mayit tidak menjadi batal kesuciannya sebab persentuhan kulit antar lawan jenis, 

sungguhpun bila seorang laki-laki lain (bukan mahram) memandikan wanita lain ((bukan mahram) 


atau sebaliknya mandinya pun telah tercukupi meskipun yang memandikan berdosa. | Hawaasyi 
as-Syarwaani 111/109 |. 


Bila dalam kondisi terpaksa saat laki-laki lain tidak dijumpai yang memandikan kecuali wanita lain 
atau sebaliknya , maka terdapati tiga pendapat ulama: 
1. Yang paling shahih menurut mayoritas ulama ditayammumi dan tidak dimandikan jasad 
mayat tersebut. 
2. Dimandikan dengan memakai pakaian yang menutupi aurat mayat, yang memandikan 
ditangannya disarungi kain dan sedapat mungkin dengan memejamkan penglihatannya. 
3. Tidak dimandikan dan tidak ditayammumi tapi langsung dikubur mayatnya. 
Jaka V9 ena AE is (Lepuol) dng UDU Aadd ir Jong VI Il aaly Sal gl Resort BN Al VI Sila ady Jeng Ou ISI 
ui otot, setel 3 Te sa ea alis 3 9 gr adl Dlpi ubi PN Ta sa gp Saadl ly Pelad, PP ata US) Sulu 
Oh ae Jl Hiley Hy Bp oya Al LL (IN) Lyn PLS poosa JedI) oma! Lengang Loji Alam pulai MY jali 
Wo IP il 33 Say Cab Sal re Bogo! JA Ji Ja JI asn 08 ASI Lab yak) Sp 
Pep 9 led 2 SH lo alis 3 Cube ya Sob JI pb alus SS pdl alis 3 Jual Ju IA al gluta 
Jp ea Yg Jia Y (II 9) D3 YG SUS Le KR yag Kel Jamil OY Ill ca BI abal ca SH ole 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3515 


NY An es har Sasrnd yag OnS) Old le OK IL Pa 
| Al-Muhadzdzab V/141 |. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/380328861989928/ 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam, Mungkin bisa membantu 
Oya PU Odi y Jail! Lagin JSI 758 3 Leorgj Jab Brad j3) Ul jd y Al y Rong ya dilalon Junk Jen 33 3 
al 3 Pl Yana SW Ca 9 Id SV AN 9 JI Ge SE ya MY 9 ASI 9 3m om UI 9 33 
NON en blh SI cah 3 Aas IBL 
Boleh seorang laki-laki memandikan orang yang halal baginya,yakni istri dan budak 
perempuannya. Begitu juga sebaliknya seorang istri boleh memandikan suaminya.Baik istri atau 
suami tatkala memandikan boleh melihat dan menyentuh dengan catatan tanpa syahwat meski 
bagian yang disetuh dan dilihat itu adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut.Dalam memandikan 
mayit, wajib menyamakan jenis kelaminnya,misal mayit laki-laki maka yang memandikan adalah 


laki-laki, begitu sebaliknya kecuali orang yang telah dihalalkan dan para mahromnya.tatkala tidak 
dijumpai seorangpun kecuali ajnabiy atau orang laen,maka mayit hendaknya ditayamumkan. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/430975726925241/ 

1685. HUKUM MEMANDIKAN MAYIT YANG MATI 
TENGGELAM 

PERTANYAAN : 

Alvin Hadi 

Assalamu alaikum.. orang yang meninggal Tenggelam, apakah tetap wajib dimandikan...? 
JAWABAN : 

2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Hukum niat memandikan mayit hukumya khilaf (ulama berbeda pendapat) : 

1. menurut imam rofi'i hukumya tidak diwajibkan, sebab tujuan mandi dalam memandikan mayit 
adalah bebersih saja dan mayit juga bukan ahli niat,sehingga sudah dianggap cukup 
memandikan mayit oleh orang kafir dan tidak perlu memandikan mayit yang mati dalam 
keadaan tenggelam, tidak wajib dimandikan karena sudah bersih. 

2. menurut imam nawawi hukumya niat diwajibkan, baik mayit itu mati dalam keadaan tenggelam 
maupun tidak, sebab kita diperintah untuk memandikannya. | kifayatul akhyar 1/164 J. 


? Alvin Hadi 
Ini ibarot ustd Awan...yang sudah diterjamahkan di atas . kifayatul ahyar : 
AI BU ea Jab ya yak OY CL YP EL Jie PI Ulgong Soal Ja 3 Je ks bass Ja, 
ai GI, AVR Jonad Gal! Jaa Yg BISU Jaa AA Ia Ulah AA INA Al Jt oya add Ca OY Ai YL Jual 
SA Jab Layang TEA 3 Saji mama Aka Oo gal Uh Je HA Yg JSI Jak A4 Y la dab All bata 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/439386976084116/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3516 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1992. MEMANDIKAN MAYAT YANG BELUM DIKHITAN 
PERTANYAAN : 
Surya Pro 


Memandikan mayit anak laki-laki yang blum sunat air tidak sampe khasapah apakah stelahnya 
wajib di tayammumkan, klau ditaymm caranya gimana? 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 
Wajib dimandikan dan ditayammumi. 


Mayit sing kilup (durung dikhitan) iku yen njerone kilup ono najise Ian ora biso dibasuh (diilangi) 
mongko miturut Imam Ibnu Hajar iku wajib didusi Ian ditayammumi (tayammum minongko dadi 
ganti anggota sing ora keno dibasuh), Ian ugo tetep disholati (najis sing ono jero kilup dihukumi 
ma'fu (dlorurot).Muturut Imam Romli, yen ora biso suci mongko ora perlu ditayammumi lan ora 
perlu disholati. Dene sing luwih kuat pendapate Imam Ionu Hajar. (" anatut Tholibin, 11109). 


US ale ala ian, ai AA ST ga Ji NI RI Ta li San Oa ap Ah iya "PA 
BABI LS asih CU Ju YA ji apel gan ly Ain pu PAN Ia Oh) ya ya ya di 
la tp gp Wing pa dilan Ab aa VI SG SA Rb YSS SU dn US US en ah erat 
IA JS ga pal Ja sah 

AI 3 Ol TU SY naa Y ILY el #memali: deng ID dki Op2 ab Oli wol j tillua — 
Sg! LYI S9 oya US al Ae see mel 3 SS Tae Iis 


Masalah : Jika seseorang meninggal dalam keadaan belum dikhitan maka ada 3 macam pendapat 


- Yang shahih tidak dikhitani baik masih kecil maupun sudah besar mayitnya 

- Keduanya (baik masih kecil maupun sudah besar mayitnya) dikhitani 

- Kalau sudah besar dikhitan, kalau masih kecil tidak. Jika terlahir sudah terkhitan, maka tak perlu 
dikhitani. 

Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/483203781702435/ 


2119. MAYAT JUNUB DAN MAYAT YANG 
MENGELUARKAN KOTORAN 

PERTANYAAN : 

2? Hanya Ingin Ridlo Robby 


Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Latar belakang masalah : Ajal merupakan hal 
yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Ajal bisa dating kapan saja tanpa perduli waktu, umur 
maupun tempat. Berbagai fenomena banyak terjadi dimasyarakat, salah satu yang pernah terjadi 
adalah orang yang meninggal dunia dalam keada'an junub , kejadian yang lain ada mayyit yang 
setelah dimandikan ternyata masih mengeluarkan kotoran dari anusnya. Pertanyaannya : 

a. Bagaimana cara niatan memandikan mayyit yang junub tersebut ( apakah dimandikan dua kali 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3517 ) 7 


atau cukup satu kali dengan 2) ? 
b. Bagaimana menyikapi mayyit setelah dimandikan ternyata masih keluar kotoran ? 
c. Apakah sah menyolati janazah dalam keranda / dalam peti dalm keadaan dipaku atau dikunci ? 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Ikut menyumbang ta'bir 


a. Bagaimana cara niatan memandikan mayyit yang junub tersebut ( apakah dimandikan dua kali 
atau cukup satu kali dengan 2) ? Cukup dimandikan satu kali. Ta'bir dari kitab Syarah Mahalli 'alal 
Minhaj (@alyubi 4/460, maktabah syamilah) : 


2. g-20 0. Pd oo 2 2. 2 000 2. 8 30 Lo. - 0.9 3. 0 -. £ - #0 4 Pe Ng a. 0. 
JEy 3 Heal Tr PJB € yak nian Lagale OS Gd Jndily 6 Rey d03 ( Jai lori Ulah Ulah Ula (5, 


b. Bagaimana menyikapi mayyit setelah dimandikan ternyata masih keluar kotoran ? Hanya wajib 
menghilangkan najisnya saja. Ta'bir dari kitab Fathul Mu'in / I'anah juz II halaman 110 : 


okay Y MSI J3 eU lai II SA Ii el Gan | ob Jamil ang ta TA Ih 
enbasad! ya J3 ad as aa 3) 
Wen Se yaa Po IP) 
IE ai (LA hp) 
CH Ulih BU J ya Jong Le G2 D yi WS Alaad Boleh pb oa si (la diy) 
Us gong Rio! 3 png Saka el de Aa Ulet dil VI ol del mid Gde Bole JASA Cod Y ASI ar Ud) 
Ad iba Aa eng TAI ya P3 LAI 3 ahoYI Jay Si Jual Gl at GP Ia HPN ga Ueaiy ri ag Lal 
Jong Co Jain A3 pil OY Jais 
Cc. Apakah sah menyolati janazah dalam keranda / dalam peti dalm keada'an dipaku atau dikunci ? 
Jawabannya pernah dibahas di pp mus. Berikut linknya: 
http://ppmus.com/bahtsul-masail/m3s/92-mensholati-mayit-dalam-keranda?device-desktop 
Deskripsi Masalah : Sudah kita ketahui bersama, bahwa hukum mensholati mayit yang muslim 
dan tidak mati syahid adalah fardlu kifayah. Selain itu pula semua syarat sahnya sholat seperti 
biasanya juga berlaku pada sholat mayit beserta beberapa tambahan di antaranya adalah: tidak 
boleh terhalang ha'il diantara janazah dan musholli. Syarat ini dijelaskan dalam kitab — kitab figh 
Syafi'iyyah semisal Hasyiyatul @ulyubi. 


407 pellg — gadi Bebi) SUS abg JAS paey AiludI jae aa ole (all Uzat 20 3) 

Bahkan dalam kitab Tuhfat al- Muhtaj dijelaskan semua syarat jama'ah yang mungkin 
direalisasikan dalam sholat mayit merupakan syarat sahnya sholat mayit. 

Ea Rai JM CA CA Ea IP) lm ats Il Bd AU IS liga, GL by db pe3,) 

3/ 146» 


Timbul keisykalan tatkala kita mensholati mayit yang ada di dalam keranda yang tertutup ruji - ruji 
keranda dan dikerubung (ditutup) dengan kain seperti layaknya praktek yang biasa kita lihat di 
masyarakat. Keisykalan ini muncul karena salah satu syarat jama'ah adalah melihat imam melalui 
arah yang bisa untuk istithrog padanya, padahal bila dalam sholat janazah mayitnya telah berada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3518 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


di dalam keranda jelas musholli (imam / munfarid) tidak bisa melihat mayit dan hanya melihat 
keranda. 


Pertanyaan : 


a. Sahkah mensholati mayit dalam keranda seperti dalam deskripsi di atas? (musholli melihat 
keranda tanpa penghalang, akan tetapi tidak melihat mayit) 


b. Bila tidak sah lantas apa yang perlu dilakukan atas mayit yang dulunya disholati dengan cara 
tersebut dan terlanjur dikubur bertahun — tahun silam ? Dan adakah goul mu'tabar dalam 
madzhab syafi'iy yang mengesahkan praktek sholat tersebut ? 


Cc. Bolehkah kita taglid ba'dal amal pada goul tersebut? 


Jawaban (a): Tafsil 


1. Jika di dalam masjid sah secara muthlag 

2. Jika di luar masjid, khilaf : 
- Menurut goul mu'tamad sah selama tidak dipaku. 
- Menurut mugobilul mu'tamad Tidak sah ibtida'an. 
- Menurut Imam Barowy sah meskipun dipaku 


Referensi : 
& (Mp1 T gp — JA kd 
AG ppi ag Ai Jana Gp KI DS PLS Ale Aa gai V ale Hakan ho : SS RE (3) 
SS et ale wah Ai Ala ono dan Sena IP AI aa Jp Ban Sd Ob 2 
LN Tah Ja A3 ah BU Gamat UUS C3 aa BULAN sai UU . 5 peti, Lb aa Sal ta ea La aan 
IE man Tor etil GEN ega Ol yag oya ALI ola La Ob BAN HERE RS pe Jeda Je ia el 
SI Renon de Awi GI pd Ol AU yag 4 Jong ly Sl gg DS pd La Jai Syam GG (La pan Jai3 ega 
Soal sad HI pay cade Ioh dmna pb Ale lha ai Gd Cal DS Jaana Jeli Lose Ula Lela Lela 
Ch at Va Hg yana Ola Kila amal Gp ai Ud jani lab 3 Animal polong. —& 1 Lgi Ska) Va ja, 
AA pond Bap ag UB aa Oh . 
8 344-343 ola sei 
JB OLI SI Ia La la Reda Sg pb ya Wendy jin) pedal SAI ale ANA Ronsal Io ata dil elel, — 
PLAY! ja Kal De Legit PLS BUSU le selukal Lagi La nga Y OT Ji Lagi OS Y Ob Aly OS Laga Of, 
Aa gd BAB Raat Age Yg Anal ag DB dad Lal Anal oU Ill pa LAS Bila Biker ye SI bslaal Wa ag 
port AYI mg ons po AN SU ON maa Y Aman Gl dala ehpy 2 UAP Lpale Ralon (3 OLS 15 if lela Coating Aiilan 
OY Apaor ya Ul yana gl 5 mma Kebonal CS Pj US pi dil GegaI Letak) ST) eUaiI dj Kuah omah H3 
del pay elo tali de IL ya mail. 
& (113 1 65) — cab Je aa Tail 
S3 BNI and 2 ya Kainali Je Ale Allan inato Ui Borland Ea IS P3 (SA Kia Jep: d3 


2 9-2 LAc0oe 


. - 0 » - 8 Igo 0. oo SW “ 2.0. 000 cw. 3 wo 8 v0 0... .... . o- 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3519 9 


0 G.we 3 0 3 - 0-0 — aw. 3 


3 DIANA al ai ita aa ega Gym EA Mel an Jp pan 2S Oh pad 


ME DSN) SMS aa SAI pasag UUS GMS aa Ala Ganas U OT Kh pala Ala ar San adi AI IE Fasa 
sanad Ot Ajay pyebal pl Ot je Ob Ap DES ES daa Ja da alan ga la Lai Cam 


Of Pa Te lp Bar IE es Ra HI me de Jepan ie PE 1 


kmu jab ji le lha ea Gp Seal OS Pl ana, Jadi 3 Ui « Kami beli Pbb Je Up Ki 


- 30. 9 NON R5 


aula ag Tea UAN "pi ja ate ye le. 
& 159 : un HL 


P3 Lagi La daya Y OT Ul bejadag 3G jp Lho ca OS Ul (ade) eka ai pain Y Of ojeb pa Wb ay 
ST BUS ad, OS plg 3 Ul lan YG orboII ada JL Jie Laris O SUN Ol) Lai 5 F3 SUSU ds demak 
deh S3 La de Lagi Le al j3 2 


PN Godio BAN OS Pa clan YG ita Y Lelga Gita MY aa YG Jill 


Basel Kena ala. BLS Bp) Billa amel pb SE el eta) ebi Gan Data Untar) 


La gl Aja Aa di, LI 3 BALI (Hi Alay ep Dia 3m Us at Ke 

& (478 1 da) — 3nasy — Gali Lini 

ALAN Sana 1 JB Ge (Una nilai Se) Cegale WLAN 3 (AU) Erat Hilal Je paka Vol biita,) 
Un NN. ala Je mai HA rate Bilandi de AT P3 AT AS HKN Je okey «movi de 

SA ai Ja pal pi GTA Je LN SA AAN JG IE) Abdi Je Je abi 

BAN 03 yg Ka 4 AAA pa Lega UI SSB Ji Fill Se pa Saya : AG Mes JG ui ja 

SAS Las «Jon UbU Wb PU an Kaya Cu AA aa aa Ui MSi Up Mah es 

Si AA San Ona sa esa la Ing HL ai laa yasin je LI 

AAN 2 abad aj A3 « pewa Ule Ui Ui la in GUA la pp pi Vpn Lelang Seri JG) «ls 


ale eta, deal ai Vale BULAN Jl Anto adi jab Sale LIS Op PAS LS ale las SP ala 5s. 
& (149 p1 27) — cb Hill 


cah OY) (OPINI deler UI al le Gea padi pas bag cai co jab pai Je Slam (PI pain Y ol) 3) 
AAS ya Ja ASM Unas Gp Ha elah ym Call OY esa de Geum pak 336 tia dlaliay Lema! ya Iikag .eLYS 
Kana JS pai YUI oya 0S Ian U ASI 3 Y cake Aas ca rol OS Oly Alya) LO ya dis Ig pitiunal Rela Ana elor 
ajaa sale Coba pai pala D patah 03 GS ole OS Jay si (3 3 dh) ali Oak os EM 
Laga? Ch le dale ola ISI pl Ae pain Y Ofy elgale ea ISP 3 sel Sd Je pain Y Ol batuy sal aa le, 
ol. 

& (189 18) - cai dl adl ak 


0. 0-- A0. No. 


Seri, oa Ja di LIS PUS Ala Aa Gasa VA Bala Raba ha DS : sedelanl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3520 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sa de wan. SIN LAN bea an aa PS SI Jam Ip alan 3 Ad Ob yaa 
ON Ta 3 2 ABU gaun UUS NS ga ALA asa Uof Lam petai, pi » og as MIS IIS jasa 
2 


0.9 


Oce 92 


Lag Tai pn 5 sa 
Jawaban (b) dan (c) belum terbahas. Wallaahu A'lam 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4929186273976171 


2159. DIMANDIKAN ULANG ORANG MENINGGAL KEDUA 
KALINYA DI HARI ITU ? 

PERTANYAAN : 

Begawan Sinting AlasRoban 


Assalamu'alaikum. Nanya malih Om !!! Pak Kumis meninggal Dunia hari kamis jam 06.00 pagi 
hari.dimandikan dan di kafanin selesai jam 09.00.setelah selesai disholatin, tiba-tiba Pak kumis 
teriak sangat kenceng sekali, sehingga mengagetkan semua yang hadir ternyata Pak kumis hidup 
lagi, segera saat itu juga diadakan syukuran kehidupan kembali Pak kumis di dunia. 


Setelah para pentakziah pulang dengan keheranan atas kejadian unik yang baru saja dilihat 
dengan mata kepala sendiri, Pak kumis tiba2 merasakan perutnya mules, serasa melilit ususnya 
segera beranjak ke toilet yang ada dibelakang Rumahnya.ternyata lantai toiletnya sangat licin, dan 


atas adalah fiktif, kesamaan nama atau gelar hanya kebetulan semata). Pertanyaaannya : Apakah 
Jenazah Pak Kumis harus dimandikan kembali ? Semuhun. Wassalaamu'alaikum. 


JAWABAN : 
£ Begawan Sinting AlasRoban 
UUT pt S ad ai Ah IL Y SAI Mer JU Ola Tai il IP era im Up Oldl OLI ATga 
Sh am To | 442 200) Of All La AAS ah SIS Ag PT Lea taa Jab PL alta OT Aang. eng 
Lesle Jgap Y REI BLH Ofy 6 SUS Ag dtng TER AS Tah ya TAI SA aa Lis pama da pet Oh didi 
Ang SL syah Aaley (el AT EL YG mark UNAS ya Le ariiy Can Yg eni Yg asn Uli US ON 
Ip) AE ab OS UP il Lino Aya Gioan | II Lal «Jai della CA UE) Ale ag Yg Jumia Y ASIN BLU : 
CE Salak dad Jb) dala LAI pa al 3 VII Sl (AAS pel 3 Laglowad 
http://www.islamweb.net/newlibrary/images/bg Article.jpg 
£ Awan As-Safaritiyy Asy-syaikherriyy 
Wa'alaikumussalaam, kalau dari ta'bir ini dari ky begawan maka hanya wajib dikuburkan saja. 
Inah liga AI dls lag Yy Jamka Y RAIN BLBI Ang Ol ad « 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3521 


Dan harta yang sdah di bagikan ahli waris atau istri menikah lagi maka suami tdak ada hag 
apapun, karena hidup yang ke dua dianggap tidak ada. 
TAS Tama ya HN SA paid ah pama dg pa Ob dak yh ag at ya | 442 200 | ol alot La 
BUAS ya La magis can L Yg bond Yo mop d U garis SUS OY Ueale Jap Y RS UAN Of, 6 SUS Ag ang 
PL Oh ak 
Jika sesudah mati, kemudian hidup lagi dengan kehidupan yang hagigi dan mati lagi untuk kedua 
kalinya, maka wajib bagi orang lain mengurus jenazahnya baik memandikan mensholati atau 
menguburkan. 
Met oa RK el Ang OA il AIA pa Flim Un OLI 


" Apabila seseorang mati dengan mati yang hagigi kemudia dirawat jenazahnya dan ia kemudian 
hidup lagi dengan kehidupan yang hagigi lantas ia mati lagi, maka wajib bagi yang lain untuk 
mengurus jenazahnya ". 


Orang yang hidup lagi setelah ia benar-benar mati dengan khabarnya orang yang ma'shum hal ini 
menetapkan hukumnya orang yang mati sesungguhnya,seperti hartanya boleh di waritsi ,istrinya 
boleh menikah lagi dan lain2.sedangkan hidup yang ke dua tidak di anggap.dan bila ia mati lagi 
setelah huidupnya yang ke dua maka tidak di wajibkan di mandikan,di sholati,namun hanya wajib 
di kuburkan. 


Namun bila mati yang pertama belum jelas maka ia di hukumi belum mati tetapi di anggap 
sbagaimana orang yang pingsan. Artinya orang yang sudah mati kemudian hidup lagi 


Olga 9S Kah oya FN SA mand ai pama Ag pl Ob diakd SA Ama ai ya Ol 
DN SA IU ak NAS ya La gais) MAJU Yg poni Yo apn Uas SMS OY Lele Jaa Y ASI LAI : 
da OS fail Lia dya iban | II ay 6 aib ala CL ly dala Ia Yg Jaa V RI BLU ag Ol ad Alay cal 
109 225 SU SA ak 

Ig. bali Se JB il Ad Kla am IP US Il id Bjomaa ya day JAS yag Jl jual Sy (Gaya Lya Ani) 

$ amal dor SI Il jd DPN SN ASIA ya pa Cai LL il le Iya yag, AS AKA oli Or Ol ea 
Anjar Ella 25 Cena Dp Bhi Blyakon Bllon Ola SAS el YI Mary Vila, g LNYU Boa) JULI Jika ARIS Aing DN GAP Am YI 
ad IK 02 403 GAS Rawan, JUN J3 Ol Jap 3 II GAS Aa Ja BUAS mal yA Ody Ul pny dilas Of 

Ta EN IS ad Hailee JAN aa el end Lai Ah ea da dadi Ae Jala La aa 3 adl) Kentang 
260 


Sedang jika ia ingin kembali bersama istrinya semasa hidup yang pertama maka ia(orang yang 
hidup kembali) harus mnikahinya lagi jika ingin kembali kepada istrinya. Fokus : 


BEI GAS aa Ja SUIAS Cal yh Ona OT Gery jd dilas Of Aaja. 


Artinya orang yang sudah mati kemudian hidup lagi maka hidupnya yang ke dua adalah hidup 
yang baru,dan apapun yang di milikinya tidak bisa di kembalikan. Fokus : 


La 232 Cr Du Glakina Bloakor Bl ola LIS el dee IS 


Link Asal : 
fb.com/groups/piss.ktb/506750446014435/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3522 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2181. Cara Memandikan Mayit Wanita Yang Haid 
PERTANYAAN : 
Ady Selakoh Aolenk 


Assalamualaikum.wr.wb. bagaimanakah cara mengadusi / memandikan mayat perempuan yang 
mati dalam keadaan haid ? 


JAWABAN : 

2 Alvin Hadi 

Wa'alaikumussalaam, Cukup dimandikan satu kali. Ta'bir dari kitab Syarah Mahallai 'alal Minhaj 
(Galyubi 4/460, maktabah syamilah) : 


2. (TNI 0. Pad oo 2... 2 000 2. 8 30 Lo. - 09 3. 0... £ - 20 4 BA aa 0. 
JEy 3 Heal Tr PJB € Sya nian Lagale OS Cd Jndlly 6 Reny d03 ( Jas Idoy Ula Ulah Ula (5, 


Bagaimana menyikapi mayyit setelah dimandikan ternyata masih keluar kotoran ? Hanya 
wajib menghilangkan najisnya saja. Ta'bir dari kitab Fat hul Mu'in / I'anah juz Il halaman 
110 : 


SAI) oa Y MAS Ja TA Ubi al) Aja rel Gn Jail Aa ta GP J3 
alan | (SI (el Uaka f9 Op) one! oya dy aa ya 
Joan) dry Up Iya Sy Aan Boleh ab uya SI (Aa Spy) TI mi (EN LA ha) 
CAB ajh lb 
Akmal 3 ajeng Sol lal ae dd AL ii VI SI ad 3 etah BLS NASA (du Y MSI Id cr ol dp) 
CB 3 LI Gay das Jl ada GP da JPN! Ha Lepai UAS Ang Uash Ur 
Jong Us Jai A5 pil OY Jais dd Uas dll K3 
Sumber link : 
http://www.kl28.net/knol6/?p-view&post-1147170 
211 onta All jd 11 OLS 
www.kl28.net 
PLAY SI ya im Aeyah de SS D3 rak la 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/516312508391562/ 
2226. MENCAMPURI AIR DENGAN DAUN BIDARA SAAT 
MEMANDIKAN JENAZAH 
PERTANYAAN : 
Coungkriyng Clhuy 


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, Nyai, Mujawwibiin, Admin, dan Member yang 
terhormat .. maaf sebelumnya.. pada saat memandikan jenazah disunnahkan dicampuri daun 
pohon bidara/ widara (jw) / bukol (mdr) .. mohon penjelasannya, kenapa yang disebutkan pohon 
bidara ? apa ada khasiat tersendiri ? selanjutnya setia nyimak, terima kasih. Wassalamu alaikum 
wr wb 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3523 


JAWABAN : 
1. Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam Kitab Al Majmu' 5/169 
OP SI KPAI GE pekry Als AI Ip AI Jgaay Ol alat pal Sy Uk padi SU SINI Audil OS Of Konsul, 
bl Hae pdl OVg 1 akang sLX oglunel " 0 mmg 
WAL MUSTAHABBU AN TAKUUNA AL GHASLATUL UULAA BIL MAAT WASSIDRI LIMAA 
RAWAA IBNU 'ABBAASIN ANNA RASUULALLAAHI SHALLALLAAHU "ALAIHI WASALLAM 


GAALA FIL MUHRIMI ALLADZII KHARRA MIN BATIRIHII : "'GHSILUUHU BI MAA'IN WA 
SIDRIN", WA LI ANNASSIDRA YUNAZHZHIFU AL JISMA 


Sunnahnya basuhan pertama dengan air dan daun bidara, karena hadits yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda untuk laki-laki yang 
sedang ihram yang jatuh tersungkur dari ontanya: "Basuhlah dia dengan air dan daun bidara". Dan 
karena sesungguhnya daun bidara itu membersihkan badan. 
Less Bordaal! Uehag Ela aing D3 TA Ph ayg Greg 

2. Ibnu Toha 
Disunnahkan juga pake kafur barus (karbun, madura) biar wangi dan harum. 
Na on Me Pa Pan ea ea 
jaka yag JUS al 0 IS aga ST If Casa al KU Uglamet JLN dl Bp Saw play ado di Lo di Isa Kalo ja 

2 Pa su) Was JS ajib UtbeG s6 ST 123 LL PA 3 Sp, Pita , ts aU 9 alan 
Telah menceritakan kepada kami Ismail bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Ayyub As-Sakhtiyaniy dari Muhammad bin Sirin dari Ummu 'Athiyyah seorang wanita 
Anshar radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemui kami saat 
kematian puteri kami, lalu bersabda: "Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur 
dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah 
yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian) atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai 
beritahu aku". Ketika kami telah selesai kami memberi tahu Beliau. Maka kemudian Beliau 


memberikan kain Beliau kepada kami seraya berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya". Maksudnya 
pakaian Beliau". (HR. BUKHARI HADITS NO - 1175). 


3. Sunde Pati 


Soy Ul — SI sa (37 21 

aa. 0. 3 0 Pan : Pa o- - 0. » - pe 9 30 P3 - 0. OLe 900 3 0 - 0g09 o- 0 02 
AA SSL Jundiy «6 Gllay akad Ain anik Hy Oi Lia Aas Renita Tag Grasi jl Aan Se daily 4 
03.3 


Ka pm ga da ALA ah Ae da TAN Ta Ji ah dia aa 
ad es, cab alah si. SA yA ag ON lag BSI la 


fokus : 

Kerem 19 9 DAU oma AO ee lasaN ja La Can ae at ala ols 3 
Dan kesemua itu pakai daun widara,dan widara itu lebih aku suka dari pada daun khitmi,karena 
daun widara itu lebih menjaga pada badan dan memperkuat jasad. Wallaahu A'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3524 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/540348515987961/ 


2392. MAYYIT YANG BELUM KHITAN DAN SULIT 
DISUCIKAN GULFAHNYA 

PERTANYAAN : 

Zain Ridho 


Ass wr wb..teman-temanku, Ne ada pertanyaan.. Ada bayi umur 15 menit meninggal.. Lanjut 
cerita... bayi tersebut sudah di mandikan.. Dan mau di sholatin.. eh ternyata ada tokoh masyarakat 
bertanya sudah ditayaymumin...? Dia menjwab belum. Si tokoh berkata... tayammumi dulu... 
Pertanyaanya benarkah perkataan si tokoh tadi ? Kalau memang benar apa alasannya ? Mohon 
penjelasannya... 


JAWABAN : 
2 GHUFRON BKL 


Bila ada mayit belum dikhitan baik anak-anak / bayi atau sudah baligh menurut Imam Ibnu Hajar 
bila sulit untuk membasuh anggota yang ada di bawah gulfah maka harus ditayammumi baik di 
bawah gulfahnya najis atau suci dan harus dishalati, sedangkan menurut Imam Romliy bila di 
bawah gulfahnya najis maka tidak usah ditayammumi dan harus di gubur dengan tanpa dishalati. 


Dogi adl Raka 3D DA dak) pd y ama pl JB Boy mali dale lp 3 SE LA Jam jas 3 Oya ob ML ja 
Sola JBL yh HSNI OS Leo API de HSYI R8 CA La Gp By ebi pants Jamil! el Aa Jaa£ IYV 1 UP 
JBS Las ATA pakis YUL MN CA Jab ol PAN IE Jab LN ES Yam) 
Lae LAN Fei Yg SE Y S yakis YUI Gang RAMAN SEL Jab lai PH UL Sgp tap ol) Load 
OS Ol die LL AU WA La OS Of Celah JB Pm cai AL La Nila Boy pel La UP ADS Ugal eny si la 
YAN AA OndUbI Tile) LAale DL DL Gala ena IP Land 

2 Ulilalbab Hafas 


Menurut imam romli, kalau bayi tersebut tidak tidak bisa di jangko dengan air kulfahnya dan bayi 
tersebut sudah ngopol (di gulfahnya sudah ada najis)maka tidak boleh di tayammumin dan tidak 
boleh di salatin.. tapi langsung di kubur. 


mind Aile| Lae IDA DU pb pns IG La OLS Ol da0 LAU AL OS Of dadi JEy 
? Dewi Rosita 
(Masalatun) Waman tu'udziro goslu gulfatihi yummima washulla alaihi ingda ha ja (ibnu hajar) 
2 Mamal Anam 


Tayammum itu bukan cuma lifagdil ma'i tapi juga liddharurah, coba lihat di hawasyi asyarwani juz 
4 hal 3 dar kutub 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/597701110252701/ 


2979. HUKUM MEMANDIKAN MAYIT NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3525 


2 Sutanto Sallaf 
Assalamu'alaikm wrwb, mau tnya ustadz ? Bagaimana hukumnya ikut bantu mandikan jenazahnya 
non muslim ? Wa'laikum salam wrwb... 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Boleh memandikan mayit non muslim. Lihat Ta'bir dari 
kitab Majmu' 5/142, maktabah syamilah: 


Jaa mebel Jaa ya Yg Sold Jaa ya Gaal MY 0gb pl LeA3 OS al ya IL DG BII Junk Rp Yg Crab! de CE Y 
Cnkumi Ap JI Geya A3 GI JUS A1 BL) Ahad OR pb) Crakemal 
Fokus: 
alat BP) Uralunal) 7 13 
Orang Islam dan lainnya boleh memandikannya . 


2 Ghufron Bkl 
Memandikan mayitnya orang kafir baik kafir harby atau kafir dzimmy hukumnya boleh. : 


VE Geli: 
IPB US Sleep Ie BU Bakat jok led MOS La pl Ale BLU HST Ui, 


VI rO 8d 
JOS Of alas y AAS) Uillaa jilor Alandy Watali dl las jg Uillan aloe BSI le 2d Of MANIS ya Jera La Jo 
ditar Ae ISI EL jak 9 Yg Long Oli dago has. 
Wallaahu A'lam 
LINK DISKUSI (SAMA DENGAN DOK 3125) : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/72440783758202T7!1 


3049. SIAPA YANG BERHAK MEMANDIKAN MAYIT YANG 


BERGANTI KELAMIN ? 
PERTANYAAN : 


2 Anuek Agam 
Assalamualaikum, mau tanya, ada laki-laki melakukan operasi menjadi wanita, kalau meninggal 
dunia, yang memandikannya siapa ? laki-laki apa wanita..?? 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa'aalaikumsalaam. Hukumnya dikembalikan ke keadaaan semula ia diciptakan (misalkan laki- 
laki kelaminnya diganti perempuan, maka hukum yang berlaku padanya adalah tetap laki-laki) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3526 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


261 da AN ntu 

Ale Jap US AI JA La gl JPN Da2 eegalang JB La Ae Gani Ja La ping Jd dan K0 jl JAV UII JS Olyon Tama 
Jnis asia VI Jas | OL V9 GA Sl 3 day Ol Ad & pama Je Mer YY Jae JS IE ye LI HB BL 
J3 dala Jap LS Uillan & pamad! 202 See! Olael D3 VI, Gamal J3 ya 


2 Ghufron Bkl 
Idem gus Sunde, nyumbang ta'bir : 


PANA aed LL: 

Lai pas JI GA ob dee came NY ol ain Jalal Jong gamma LA Ayat Ig ai Lae Sl jadi S9) 
cell Jati Kai Jail dh UAS Gamal Lely 62) SAI Aiko sia ma Bo po dl Boo oya JAN Lily 0 uli | ane Ob dai « 
call Oya Rina! Jukd IlernY Utah JAR pay Ah Jl AS dl aa. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/745348535487957/ 


3400. HUKUM MEMANDIKAN JENAZAH KAFIR 
PERTANYAAN : 


? Aci Asiah Putri Alga 
Assalamu'alaikum wr wb.. Bagaimana cara memandikan jenazah non muslim? apakah pakai do'a 
seperti memandikan jenazah muslim? 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 

Wa'alaykum salam. Jika kafir dzimmi : haram mensolati, boleh memandikan, wajib mengubur dan 
membungkusnya. Tapi tidak untuk kafir harbi dan murtad. Tidak ada do'a ketika memandikannya, 
cukup diguyur pake air. Lihat kitab Fathul @orib : 


5 (lens saru Wake ab ana Balas cus tes 
ai sal 9 gu JI 99 B9 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam kitab Al-Kaafi Imam Ahmad mengatakan : tidak boleh bagi 
muslim memandikan mayit kafir,walaupun mayit tsb adalah kerabatnya. Dalam hal 
menguburkannya imam ahmad juga tidak memperbolehkan muslim ikut mengubur mayit 
kafir.kecuali di khawatirkan takut tersia-sia (tidak ada yang mau menguburnya) 


| — Inul) SSI Je) Juna 
Just ol mkuuol) 5 955 X9 Dua IS yo Rao NG drAm0 bole Juugll YY mluuod III Jual Rucu X9 
AN TNI 1S ewoia gal JB Wo Aclus Lily Ul NI A3 lgi X9 An US Ula 3G 
Gatal elo yul #alug Ule Al lo ul JB :JB ul uc Al 5 de ye Sg, ad die dll yu, 305 
saia NS abue A3 Alb aula saluon Y Al Wg gilillg gb gal olg, Fools3 HDI) :JB calo 38 JLAJI 
Calo akun 49 -ais Jl 9x5) Sani JB diliw yg Si puki UN sel) dg loo dc Ja us 9 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3527 


ac dil yua, ac Jai Jis RX) UIN Ul LI Iso B5llidl aloh maag atils LS 3 #nl mol asdlg, 


- Mukhtashor Al-Figh Al-Islami : 
Haram bagi muslim memandikan mayit kafir,mengkafaninya,menyolatkannya dan mengiring 
jenazahnya. 


duylaa Jo cabmy gl cai js gih al sale yoy al can) gl V3 ale Jas) Ul hay HI Jae AS 
ag lis Igo al sana 0d sal GY £ tu Yg cas ST goal a30 A38 ISI Ul. 


- Al Mausu'ah al fighiyah Al Kuwattiyah : 

lima ulama : Tidak wajib kepada muslim memandikan mayit kafir. Artinya dalam arti "tidak wajib" 
terjadi khilaf ulama dalam hal ini 

" Madzhab hanafifiyah yang juga menjadi kaol imam ahmad : Jika dibutuhkan,Boleh bagi kerabat 
yang muslim memandikan mayit kafir. 

" Madzhab Syafi'i : Boleh bagi muslim memandikan mayit kafir,nhamun kerabat mayit yang kafir 
lebih berhag memandikan daripada kerabat yang muslim. 

“ Madzhab Maliki : seorang muslim tidak boleh (haram) memandikan mayit kafir secara mutlak, 
baik kerabatnya ataupun bukan kerabat. 

Wallahu a'lam 


14- 3ISIl9 « call loulosig dol S 59 Jugdl UN « BEI Juusi pkuoll de Kau ul ole elaaall jai 
mlasill 9 dol II Jal yo yul 

pDAIC 3949 « akwall yo a20 as) IS Kuli SSI « US ISI dls 595 ll 305 J33 383 « dusisJI UD 9 
agU9 Uy aw ds « US Yb . ailog ak» Jdl yo Y ag yo Jla Lu Je. alis Al ac Jpusi . 
ade WII aduo WI Sgm, adl s5 « Ils gal aga lo lal ic ATI 13) lc uc» S9) lo dls 93 JbNl9 
0199 da9 Aluclg LH! : Jb3 « SIS JA Jos Jl Jo, b : Je3 alug » . 

vamlual! 4 BI yo 4 Gal JSI W)BI9 « ye EU Kd 2E9 Kaakwall Jus 5l92 dedlull Udig . 


Sandal dio La JSI ega « bila BSI Justg Y ala! Uk Ahli Sic Cdi 909 « Ill 2x09. 
LB Odgis Yg BSI Juta Y lal YN GI di Ju mol yaa Ul adl Ablally Ala Ka 
cal ISI NI AS Sic sod Alugi Y dig, Cgall dg Jl Kebiil 389 « 390 Yg lagiw Lil yo Y VNg 
| klo deli Sic 9. solo! 3 LA5y 

Lal 00 yaa) 39 « Jugdl 99 lg ll 04. 

dug Lg « dual 9 doko! di59 3 Jug gol « ul dalil d30 yo C9. 

dulS gg Bags oli batu 03 Jati yo Bias Via : dial vc lolg . 

WS) dr lo bill Lelaue R95 yaa VX « @lg, 59 I0nl Si « ad Hd adas wuly NS slh uSC bolg 
13 

akaol) BSI Jasa : 

15 “an Hal all AhliNllg - rosul! momall Jlio - All $d drildlg ASJOllg dil LA 
Lauly » ogisolS akal uts gacy DG « lelah oo Uma SIG £ ioc Jnusill UI « akuald SSI Jus 
Ja gl BSI ooh dunia Sis so guoiall pemwall 89 . lal yo Law IL Jill 98 Helo dll 
SAS Gil Laku . 

da9 olenall Jleb W elus Jl Jl Jami —.D 


http://islamport.com'/d/2/fgh/1/35/793.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/810912988931511/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3528 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3828. JENAZAH MANDI SENDIRI ? 
PERTANYAAN : 


2 Taufik Arifin Ningrat 
Assalamualaikum. Sah kah adusnya mayit yang mandi sendiri ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa 'alaikum salaam.Hukum memandikan jenazah adalah Fardhu Kifayah. Jika kita melihat ada 
jenazah yang dimandikan oleh malaikat maka itu tidak mencukupi dan harus di ulang mandinya 
karena yang diperintahkan adalah kita. Sedangkan jika yang memandikan jenazah adalah jin 
maka terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar yang berpendapat tidak mencukupi , 
sedangkan menurut Imam Romli sudah mencukupi. 


Menurut Ibnu @osim jika ada jenazah yang mandi sendiri sebab karomahnya maka sudah 
mencukupi, tidak bisa dikatakan bahwa yang di perintah dengan wajibnya memandikan adalah 
selain jenazahnya karena boleh saja bahwa perintah tersebut karena jenazahnya tidak mampu 
mandi sendiri, maka jika jenazahnya bisa mandi sendiri sebab karomahnya maka itu sudah 
mencukupi. Wallohu A'lam. 


- Kitab I'anatut Tholibin (2/124) : 


baal Ula cie Ja Ul Lis bau NG SI cAb lo agam Ul (alusi ASN Lada lo :Js3) 
ds bole! yoy YG alugi AS) Na. 
JB AS yo S5 JI 9 4S BSI cobl mela 9 JS lo ASI 50 HI Swag Law JB: 
ol. HlS 9D LS dg IIS Jan yl alba. 
lagio »9ntoll JI “dug Jual IXSY las 389 sil Igollg yiwll donat YX agio ed kiSI loulg 
HD59 .meluwgiv SNI 20 Ol 5 al HDI soal Juusi 99 Hlisl9 Jul 99 Gilbull 20 Wa usil 
Iu sSYI Jl do Jl. 
dc YAI bla Jis Ng 98) Ul Asy N SS) Ja3 (Ao S Arti Cnall Jung o) (ES) Hawa JB, 
SS dol,S Yul 1548 oo yg dlu Ubos lal ul lol. 
2 Wong Gendeng 
Wa'alaikum salam. Referensi Yang Senada (Mencukupi jika ada mayit atau jenazah mandi sendiri) 
dari Kitab Nihayatul Muhtaj : 


444 yo 2 2 algioll 2d dll alis Ulas 
X9 HS) Ul ag NS ES) da3 Kol S dasi Uni Je JI: EH ac aw JB (Ul lusa : Vg3 
HS dol SY sul 158 0 yag uc ly bas lal ul load due La dl Ubi Ju. 
LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/915784668444342/ 
www.fb.com/notes/924622470893895 
3939. NIAT MANDI HAID ATAU MANDI JENAZAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Hilmi Ulul Azmi 
Maaf para asatidz mau bertanya, bagaimana kalau wanita yang sedang haid kemudian meninggal 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3529 


dunia, apa niat mandinya? adus haid atau adus jenazah? ditunggu ibarotnya. syukran 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Cukup dimandikan sekali saja dengan niat memandikan mayit. Wallahu a'lam. (Di) 


0 call del : 
case ga “elo sll es Als Juan ala3' 435 clndli Aoa -sanen all Juasi 9. 


Minimal mandi terpenuhi dengan cara meratakan air satu kali ke seluruh tubuh, meskipun untuk 
orang (mayit) yang junub. 

alba ala : 

H9 lagoig Alia! yo Judi 99 ySsAI 9 elS UX 5 850 sloll (Asasi ) Kun gal) lo ( Jwsll Jola ) 

adal ena gal G5 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/932425400113602 
www.fb.com/groups/piss.ktb/926115444077931 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/2181/519412961414850 


4289. MEMANDIKAN MAYAT YANG BERTATO 
PERTANYAAN : 


2 Naila Ar-rif'ah 
Assalamualaikum. Para Ustadz dan Ustadzah saya punya sedikit permasalahan. Bagaimana cara 
memandikan mayat orang yang bertato, apakah tatonya harus dihilangkan terlebih dahulu ? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaikum salaam, tidak wajib menghilangkan tatonya. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


TMyolamI Sin 

lad gay gl JaS al dlu le 2x Ai 0 Ul dl d4 556 gd SI Lelasu asi dwlas alan adgll Al 3| nia. 
dugb) R0 08 Lo yasiug WIL I IS LO Ras A9 M0 og »,S gag SIB 0 42 .. giiol UB 

bg yi WILL ag pax laila: 

Sbb. oli du Ads ado datio Ah CulS UI kdiniio GI US Yul Ja. 

Aa Na Ls WLol le Lai 48 nusa JI cibl, 

PANEN TO TA TENIS ACNE 

Se AN AS al sah basa sa asa) Gate aj al aa lal sai 
TAI Ola dasi Jos SU dy Aku, Aosill 90 ic lo WI ai .. WM dy  Sasi yg 
430 yaa X9 AiS say WILL Li Al Uya aoi. 

Siius dusloll duuloo yo Asia 4 gu J yo ade ll jl US J NG H3) MU gua Y Ul wo II, 


fokus : 3 
Co yS WII HS es 3S Ul MUI. 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3530 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/959841694038639/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969788216377320 


4408. CARA MEWUDHUKAN MAYIT 
PERTANYAAN : 


2 Al Murtadho 
Assalamu'alaikum. Minta ta'bir dong, bagaimana cara mewudhukan mayit ? Terimakasih 


JAWABAN : 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Kasihku 

Wa'alaikum salam. Kesimpulan ibaroh dari beberapa kitab figih yang nanti dibawakan adalah 
sebagai berikut : Tata cara wudlu'nya sebagaimana orang yang hidup begitu pula untuk 
kesunnahan-kesunnahan wudlu'nya seperti siwak, berkumur, menghirup air ke hidung. Namun 
untuk permasalahan niatnya mewudlu'i mayit hukumnya wajib. Sedang niatnya untuk memandikan 
mayit hukumnya sunnah. Wallohu a'lam. 


» Mas Hamzah 
- Kitab Roudhoh (2/100-101) 


an 
Wara awan au Ke AA TES seh 
S3 yo Laga Lo Ja Sal 0 sertu U Sip 9 damol Ing « Uiluul Ru Yg 

52 30223! Jlss yo lidi lo yA Yg « Gliilslly HAmAnll R0 Lb Lb yall 23.298 ALA 
naa dy429 (Jok) 989. 9905! AS GuAito Id. Slow Is Jo Hasi X9 Arda 
al JaNl3  elasil. 

sialan Jan aidas Jab SIA WI sat Yg Akal Naa dana 

SK aral elan La eiga Is at as Me KAS alan al. wo Sada 
gi 1 doljio. 

e 

Ie kanal lesti Fat bd. 8-25 wo ts bb 


2 Asa LA DA 
Ikut nyumbang. Lafadz-lafadz niat mewudhukan jenazah : 
1. Lafadz niat mewudhukan jenazah laki - laki : Na 

SUS dl al Sa) Es 
2. Lafadz niat mewudhukan jenazah perempuan : | 

sll dl Unall oa 2 KAJI Eng) 
Lafadz-lafadz niat memandikan jenazah : 
1. Lafadz niat memandikan jenazah laki - laki : ana 

oli call Rd Jusll Eng 


2. Lafadz niat memandikan jenazah perempuan : Na 
oli WI cyall oa Jual Eng) 


2 Ghufron Bkl 
Nyumbang ta'bir : 
- Al majmu' Syarah al Muhadzab : 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3531 


(Al mac gi " JB S050 up will S9) lol « Lea bos Aibu Runyg « ti8) Ludes dwlay Ul Uniwall3 
Su ly Ng "alus pi 4 Iya Luo 0 wocg « laga Las aMASIS yo pl dus os Jl MS 
ole al sol lalS9 « KASI uut3 LAS loro R53 log «00 R3 Juli Jd o wow Al 16 . seguis abga 

sll Isl goll Jai laS dlu Juuah lu pi « Aisi, gbi Asti BLS ul ot « Lu elo “ule Lx yul 

Ul oluo (128 00 WI Iga) Gl liku ld)" JB dulac Al Mg) lal AJI log LS Lg Ai « Jusll 

Jwel sy Isl Loai all VN 4 sosdgll gxSl 909 leiobeu Igsaul : W JB dug uda « 

- Al Figh 'Ala al Madzahibi al Arba'ah : 
Salus JS Kudl Lag Jd 
20129 H9 US N lagi | Iliniiw dl 9 All NI Gulali yo Jul ac gal Lagiy loS dg Ul Ma 
ade B3 Jeli Ab ul Uni SIG SS 9 ditup Pa glg cadlud £ pad «9S dl sll JSV WI cu 
Iltitudls uamuaa! Alto elb ag cd Sing Gi Cal Ulu lap Buaya lal lalug Gobulg Gu 
basi wi laguudio e36 A28 All lol sablin lg sdutinI w Ulc Gsio ang (1) . 


shamela.ws/browse.php/book-9849/page-460 
Wallohu a'lam 


LINK ASAL : 
https://web.facebookcom/groups/piss.ktb/986986207990854/ 
www.fb.com/notes/1000219750000833 


MENGKAFANI MAYIT 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
mengkafani jenazah. 


0924. FAEDAH IKATAN PADA KAIN KAFAN 
PERTANYAAN 
Aan Agustian 
Assalamu'alaikum... fenomena mayit.... mayat di ikat dengan 3 ikatan.... apakn memang ada 
dalilnya/ hikmahnyaffilosofinya????????......... monggo... 
JAWABAN 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
FAEDAH IKATAN PADA KAIN KAFAN 
» Agar kafannya tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu 
» Untuk janazah wanita disunahkan ikatannya ditambahkan diatas dadanya dengan 


dibentangkan agar kain kafannya tidak berserakan dengan goncangan dua payudaranya saat 
ditandu (Hmmmm...Mosok men iso bergoyang-goyang.. Hehe) 


FAEDAH MELEPAS IKATAN KAIN KAFAN SAAT DIKUBUR 
“ Tafaa-ulan, diharapkan dengan dilepasnya ikatan kafan, bencana yang ada pada mayat juga 
terlepas. 
“ Tidak difungsikan lagi 
» Makruh membiarkan sesuatu yang masih terikat ada pada janazah dalam kuburnya 


KETERANGAN DIAMBIL DARI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3532 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAE Pj or 3 mang BB Jade aus pa YI Dp alay Aug 


Dan kain kafannya diikat dengan ikatan agar tidak berserakan saat janazah diusung, saat 
diletakkan dalam kubur ikatannya dilepas. | Syarh al-Kitaab Ghooyah al-Bayaan 1/266 |. 


AA da SP) JI SA ea bala YA yaa yaa aa pa AE Ga) 
PN Alih KI Aas IN ON, 


Dan kain kafannya diikat dengan ikatan (kecuali bagi mayit yang sedang ihram, dan dibentangkan 
melintang pada dua payudara dan dada janazah wanita) agar tidak berserakan saat janazah 
dibawa bergerak dan diusung, saat diletakkan dalam kubur ikatannya dilepas (karena sudah hilang 
fungsinya dan karena makruhnya membiarkan sesuatu yang masih terikat ada pada janazah 
dalam kuburnya. | Tuhfah al-Muhtaaj X1/22 |. 
Bm UU Ode SAY ee Jalla Alias Ah la ain 1 Jay, d0 Bakal JNEL Vj Jaid Hetal laa Ce (OlaSII P3) 
D ghna Ta PT) 
(Saat diletakkan dalam kubur ikatannya dilepas) artinya tali-tali pengikatnya sajalbukan kain 
kafannya karena unsur tafaa-ul diharapkan dengan dilepasnya ikatan kafan, bencana yang ada 
pada mayat juga terlepas. Dikatakan “Dimakruhkan membiarkan sesuatu yang masih terikat ada 
pada janazah dalam kuburnya”. | Hasyiyah al-@alyubi 1/384 |. 


RS pil 3 Uas JL Jadi dus Upaad Al lano La Lil 5 Lgnammal OLS II Gpp 3 jaka (IS uda Ab Lay 
ala 
Disunahkan ikatan ke enam dibentangkan didada wanita diatas kain kafan agar tetap wutuh dan 


tidak berserakan dengan goncangan dua payudaranya saat diusung, dan dilepas saat di kubur 
sebagaimana ikatan-ikatan lainnya. | Nihaayah az-Zain 1/151 |. 


KESIMPULAN 
- Tidak dibatasi jumlah ikatan pada kain kafan, disesuaikan dengan kebutuhan 
- Hikmahnya agar kain kafan tidak terlepas dari jasad mayat saat diusung (menurut hukum 
Figh) 
- Mengenai hikmah filosofi atau menurut kejawennya, maaf kami belum tahu karena 
sebenarnya saya aslinya orang Arab.. Hiks.. Hiks.. 


1878. HUKUM MELIHAT JENAZAH YANG TELAH 
DIKAFANI BAGI PELAYAT 

PERTANYAAN : 

Rahmat Zaini 


Mbah, numpang nanya, apakah wajib bagi setiap pelayat melihat wajah orang yang meninggal ?, 
mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Boleh saja melihat wajah jenazah setelah dikafani, berdasar hadits : Jabir bin Abdullah r.a. 
berkata, "Ketika ayahku terbunuh, (dalam satu riwayat: dia berkata, 'Ayahku yang terbunuh pada 
hari Perang Uhud dengan diperlakukan sadis dan dibawa ke hadapan Rasulullah dalam keadaan 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3533 


sudah ditutup kain, maka aku ingin) membuka kain dari wajahnya dan aku menangis. Orang-orang 
melarangku. Kemudian aku hendak membukanya, tetapi kaumku melarangku, sedang Nabi tidak 
melarangku. Lalu Rasulullah memerintahkan supaya jenazah ayah diangkat. Bibiku Fathimah 
menangis (dalam satu riwayat: Nabi mendengar suara tangis seorang wanita, lalu beliau bertanya, 
'Siapakah ini?" Orang-orang menjawab, "Anak wanita atau saudara wanita Amr.") Nabi bersabda, 
'Kamu menangis ataupun tidak, malaikat senantiasa menaunginya dengan akup-akupnya hingga 
kalian mengangkatnya." (HR.Bukharij. 


Do'a nya biasa saja : 

Jaa Kp ain LS UU oya diy dpl li, SU Alambly Alotaka gan gy j3 AT) iley da0 Holy amy ad AR el 

His yag Aas y pdl Dis oya del y Aidil dota y Mon 9) oya api Long Alat oya Ips Mala ola uya Laee la dualy mil uya 
SAN Hi Danny orak! pasir dg Ud jiPl 3 Oey Ladi Yg o pel ta AY ebi JI 

TAMBAHAN PERIHAL TA'ZIYAH (NGELAYAT) 


1. ARTINE TA'ZIYAH 

Artine ta'ziyah yoiku ngelipur utowo ngayem-ngayem wong sing keno musibah, sing dibarengi 
kanti : 

- Nganjurake netepi kesabaran (mbetahi cubo) Ian ninggal ngersulo. 

: Ndungaake supoyo oleh ganti nikmat sing luwih bagus. Lan ndungaake supoyo diterimo kabeh 
amal baguse lan disepuro kabeh dosane (khusus kanggo mayit muslim, lan yen mayit kafir ora 
perlu didungaake). 


2. HUKUME TA'ZIYAH 

Hukume ta'ziyah iku sunat"! (luwih-luwih na'ziyahi wong sing sholeh, bocah cilik, utowo wong 
sing apes mbetahi cubo) senajan marang wong sing keno musibah bandane, selagi wong sing 
dita ziyahi ora wadon, sing isih nom Ian sing na'ziyahi ora mahrome utowo bojone. 

3. WEKTUNE TAZIYAH 

Wektune ta'ziyah kanggo wong sing ora nduwe udzur yoiku wiwit sak wise dikubure!''2 mayit 
nganti telong dino!''8. Dene kanggo wong sing udzur iku diwilange telong dino wiwit songko ilange 
udzur. 

4. TOTO KROMONE TA'ZIYAH 

Toto kromone ta'ziyah iku meh podho karo tata kramane sambang wong loro. Ing antarane yoiku 
wong sing ta'ziyah tansah ngetingalake roso welas, ndungaake mayit lan wong sing dita'ziyahi, Ian 
ora ngakeake omong sing ora perlu. Lan naliko salaman, wong sing ta'ziyah sunat moco lafadh : 


M3 pymonly Spa Al dasi Mal a23. 
Lan wong sing dita'ziyahi jawab: 
LA ae 


(111) Karena ada Hadits : 
Gila! dori ca ph Jia Alb Lela (SP ya Lela yah donypal GRAN ya TALI Jl ya Al kun Y) na Oloel gag pekama ya La 1 Legal 
dorla Gala. 
Dene hukume ta'ziyah ditilik songko kahanane wong sing dita'ziyahi (muslim, fasig utowo kafir) iku hukume podo 
karo sambang wong loro. 
(112) Ananging kanggo sopo wae (khususe tonggo, dulur utowo konco) iku diwilang utomo yen ta'ziyah sak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


durunge dikubure mayit selagi biso ndadeake ayeme wong sing dita'ziyahi. 
(113) Ta'ziyah sak wise telung dino kanggo wong sing ora udzur iku hukume makruh, kejobo kanggo sopo wae 
sing ndadeake ayeme wong sing dita'ziyahi. 
(1141 Kanggo mayit kafir iku ora keno ditambahi : 

Uh jab). 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/469701089719371/ 
1895. KENAPA KAIN KAFAN IDENTIK DENGAN WARNA 
PUTIH ? 
PERTANYAAN : 
Zaiya Shazuke Gt 


Assalamu'alaikum, Igsg j y woNG Bagoes ! kenapa MAYIT ko di kafani pakai warna puTIH. ? apa 
bleh dengan warna lain? apa juga di perbolehkan selain kain kafan untuk membgkus si mayit ? 
sugeng wengi 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Keberadaan kain kafan berwarna putih demi meraih kesunahan karena sesuai 
dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. 

(SU ya Upah Iii 9 (SULI pe UP Gea (SLS oya Lyn AA (ant APE 3) SAN ai (LAS) 


Dan janazah laki-laki dikafani dalam tiga pakaian putih-putih berdasarkan hadits “Pakailah oleh 
kalian pakaian putih-putih karena ia adalah paling utamanya pakaian-pakaian kalian, dan kafanilah 
janazah kalian dengannya”. (HR. At-Turmudzi). | Al-Ignaa' 1/88 |. 


JEy Cha otg) SU ya Lp AS) SUS JP ya RI CP SA oya Iyan 2 tj GAS OS eyang (A3): 
PP ya. 


(| PERINGATAN J Disunahkan keberadaan kain kafan berwarna putih berdasarkan hadits “Pakailah 
oleh kalian pakaian putih-putih karena ia adalah paling utamanya pakaian-pakaian kalian, dan 
kafanilah janazah kalian dengannya”. (HR. At-Turmudzi). | Hasyiyah Paanah at-Thoolibiin 11/132 J. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/473692855986861/ 


2696. HUKUM MERIAS MAYIT LAYAKNYA PENGANTIN 
PERTANYAAN : 


2 Fakhrur Rozy 

Dalam kitab al-bajuri disebutkan : Boleh menghiasi dan mengubur mayat dengan perhiasan 
bahkan mas dan perak asal mayit wanita dan anak-anak dan dapat ijin dari ahli waris. Dan hal 
tersebut bukan menyia-nyiakan harta. Bolehkan mempercantik mayat dengan bedak dan pewarna 
pipi dan ginco layaknya pengantin. ? 


JAWABAN : 


2 Hasyim Toha 
Kalau merujuk pada dzohir teks riwayat Hadits dari Anas berikut, maka boleh-boleh saja : 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3535 


Sa yag O pass La SUS N yasapl 


"Jadikan orang-orang matimu seperti pada penganten-pengantenmu". 
Namun masih perlu diteliti lanjut makna dan hubungannya dengan hadits dan sumber hukum 
lainnya. 


2 Sunde Pati 
Hasyiyah aljamal juz 3 hal 690 : 


3 Has HR ly 33 Jp all Sya Is yaa ciliga 8. ksat3 4S & kile gia) 


Ada sebuah pertanyaan di tengah-tengah kami mengajar tentang hukum merias tangan dan kaki 
mayit dengan pewarna daun inai seperti banyak terjadi di kota-kota ataupun kampung-kampung 
kitakami pun menjawab pertanyaan ini, bahwa menurut pendapat yang tepat, demikian itu haram 
bagi mayit laki-laki, sebagaimana diharamkan ketika mereka masih hidup, dan makruh bagi mayit 
wanita dan anak-anak. 

Dari ibarot di atas, maka kesimpulannya : Merias jenazah itu HARAM untuk mayit laki-laki, dan 
MAKRUH untuk mayit perempuan dan anak-anak 


Brojol Gemblung ? ibarot memang demikian, tapi adakah penjelasan gharodh yg lebih 
spesifik dari kitab lain sehingga merias mayat dg memakaikan emas misalnya tidak 
dikategorikan idha'atul maal dan mayat layak dikatakan pantas untuk dihias sehubungan sudah 
mati ?? 


Ghorodhnya "ikromul mayyit wa ta'zhimuhu", maka hukumnya boleh tidak haram tapi makruh. 
Yang di baijuri dan aljamal, intinya sama, kalau digabungkan : Selama di waktu hidupnya tidak 
diharamkan memakainya, dengan tujuan menghormati mayit dan tidak ada tujuan menyia-nyiakan 
harta... maka hukumnya MAKRUH. 


Brojol Gemblung ? saya mengerti kalau gharodhnya adalah ikromul mayyit, tapi bila untuk 
perempuan tak selayaknya ada embel-embel ma'al karohah sehubungan tahliyah memang hak 
wanita pada dasarnya. Sebenarnya tajhiz mayyit itu sebagaimana orang ketika masih hidupnya 
hingga dia boleh untuk dirias. Namun, dari sedikit keterangan ini : 


Sepertinya kebolehan itu tak sepenuhnya sama dg kebolehan semasa hidupnya. Lantas apa yg 
mendasari hukum makruh itu masih ada bila gharodh dan izin dari pihak keluarga sudah oke, di 
sisi lain wanita juga memiliki hak tahliyah?? 

Ya... itu mungkin ada unsur memakan biaya, berhias padahal mau ke kuburan, emang mau 
kemana ?... kecuali ada unsur penghormatan pada si mayit maka makruh, itu saja. 

Kalau menurut Madzhab Hanabalah hukumnya SUNNAH sebagaimana dijelaskan dalam 
(KISYAFUL @INA' ALA MATAN I@NA) : 


Sg O yaaa La SUS Iyan 2 al Ji (eUL orala ab dy LAN Oalyg Jeng KE Una Uu ID. 


? Fakhrur Rozy 
248 1 SU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3536 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


el s9 JW ami al da Y3 O slalSI dll dy S3 Can Laguna Aida) asal AI Aa, SY! AE 3 Cs 
PUS OB pi OSK BI JW mami La JL danang al ALS yag AI JW mami dl Jai Jai UY 
kal SI gua jie 
5-5 gp £ pam! 
Ad Og3le pd Jl Rela Lal ga pl Ball Of Ijlaia dy Bow MY 04 ln VI) Hata! JB and le Sob 3 YES ly 
him Gawakl S3 UU SINI Se ASI o Su | US OP LRalas Yg Gan YAI BO SUV Ol J3, Amal JB 4 JB, 
SI as 439 HIM 3 Sg Aa Ola ya. 
Ini alasan makruh pada ibarot Majmu' diatas : 
3 PEbI . 
Bahkan syafi'iyah boleh mencukur bulu ketiak dan kuku. layaknya pengantin. 
GB HANYA Ulih onja OS Ol Slip GA dig 6 nda gl UAS Sp Sen UI jadi da0 Jay ra El le 
Iyaiel 2 JB dit pelan dala AN ka ai GP Gg) LE ASASI meet ABI nya USG IN Il 3 JL OS ya 
Sah NASI nye pesat SAY ola € 4 Sala Oyataai La SU. 
Link: http://fegh.al-islam.com/Page.aspx?pageid-278& TOCID-2228&BookID-64&P1D-550 


2 Brojol Gemblung 
Di Bughyah juga ada mengenai hal ini, tapi Imam Romli dan Ibnu Hajar silang pendapat : 
93 HD sega ia Aa 
3633: Ada, Wind We ed ai) Hasi 53an) AA Ia yl3e paUsa 2) san Sage aJ LI: 2m 9) Saltigl alam 5 gaA Lang 3 yul Ig yA 
GA GAS AN AIDS dagil, 1 jila darlari, Cnall al SI lia 385 cuta pad Jlall gaaaig Gale), 


Statemen dari madzhab Ahmad merekomendasikan dengan sunnah : 


(sa gl da 9153 Al Sain goyan plan 
Sudah bungkus saja, ini saya tambahi ibarotnya : 


Inda Manila at or Usiele 3/126 
dog dit bo Una mada) Ula GB ama) SJ al Ukinago ad U ja gly Lois Sala psi yaigl am ya) AU USNJ Ualisi da) 
Us ygo sel pu Was gletiado mag an IU Welas ag Ya, 

Aga: sa USD Usir da3) Nee ls Yuan yap ana LinalY catalal dig ga gali) lal dogal al ) Iel dala do, maligl al) dala Isl 
moga at maa) Balik singa Uban gadi Langka pes M3 YA #SlagI Slalu ks 3 sedael Ag Lansik 1 IV SJ LA ionya AI 
Ya Inna ana gag IS Ulana jinlasan gicana Ud jENEA In ya ali) oa pmo el ag ks san Idigg AG ol da Up AA, 
Soael and Ig in goal Ipa 10 3 png) ea Sia Uta) YAA Ie ir ary BS yah Ular ap peliga BAM sngl Aly Anogl gita gi Uti) 
Ad AAN SIN pa ASI aa Ga ya La Jia Lee lih Al jg Uh pdh La pel aed Jia da La ARI, 

Bsd ap SEM sangl Urea Ae Sg" aa Ola Alan Mal aing, ADA gl ae LL) map ada Y SU Va BM 1 Aa Ui Is 
kare Hail Aja 1 gloiod map ag Igad Ag , 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/574546829234796/ 
LINK TERKAIT : 


0778. MAUTA : HUKUM MENGUBUR JENAZAH DENGAN PETINYA 
www.piss-ktb.com/2012/02/0778-mauta-hukum-mengubur-jenazah.html 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3537 


1587. MENGUBUR MAYAT BESERTA SUSUK DALAM TUBUHNYA 


3815. BOLEHKAH MENGKAFANI MAYIT DENGAN KAIN 


IHROM ? 
PERTANYAAN : 


2 Shinyo Kampuz 
Assalamualaikim wr wb. Bagaimana hukumnya mengkafani mayit dengan kain ihrom ? mohon 
penjelasan dan ta'birnya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Madzhab Syafi'iyah berpendapat tidak boleh mengkafani mayit kecuali 
dengan yang boleh dipakai semasa hidupnya. 


11804 tisu XI Unlioll code Ai Ac guwgall 
cila Jb ad 21 USLay AI Wall KASI 2924 IJG Gsdlull 


Karena memakai baju ihrom boleh dipakai dimasa hidupnya maka boleh dijadikan kafan asal bisa 
menutup seluruh badan mayit. 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb, lihat Riyadlul Badi'ah hal 50 : 


BISU Lilisyg Bose! isu lo wc dil Lay X9 bei Ho gal sia lo les ASI Gl duwill (cASII JBl5) 
XI sd Ruas Sisa dan Al) close) dawilbg DA ade Moga IJI Jl JA oAlI9 IJI yg Vgdls 
Lad ji A29 do all A99 a oli Ll) 


(Minimal dalam mengkafani mayit) jika dinisbatkan pada hak Allah SWT adalah kain yang bisa 
menutupi aurot,(adalah satu lapis lipatan/bungkusan yang dapat menutupi seluruh badan kecuali 
kepala orang laki-laki yang sedang menjalankan ihrom dan wajah wanita yang ihrom,maka haram 
menutupi keduanya. 


Saya belum menemukan ta'bir tentang penggunaan kain ihrom sebagai kafan, namun secara 
umum tidak dilarang/boleh menggunakan kain ihrom sebagai kain kafan jika mencukupi minimal 
dalam mengkafani (satu lapis yang bisa menutupi seluruh badan mayit). 


- Tuhfatul Muhtaj : 


U amo SAI adl ale elu Alis Hall ug9 HigiNl9 8 $SUL dalisall 2 gel siy (Lgi ASlg ) 

Ody Leluuty al ASlo Jl5 gl sai) JI Jo «Mind Asi yo 0 UI Ca Ul Wgale Jo52 SL UI SEL 
II US go» 3 Sinooll daan lo gd Ball Jilay 2WSYI Ai ic leiooc Jl R0 Ai295 Jung di 
nyali yul NI Uas Ram im Ly! Ugol J9 oles Al Is VX9 KS ySNI Uc dig LAI 
Lis krom Y B3 2093 Jill Ul Urai Ja3 U  xo19 Egonall ye wib laS llai dll Gal do sal Ang 
v2 Tususlio gas Jlbls dll dll Gn 98 SI Usil Ikd 4c ag JII 533 cal Usia Si: 
ME Id jilus AS elo yill JB gl o4e9 Sd sell ye Egosall Jai yo d3 Joil adeg d il ya 
ade Y paid Abay ad Cwall 40 Is Bell yo bojilu ade il Jl ul Bli Belu 43 YES Dl Logllg 
3 BABI dil ayo SSb yo 258) lol cos Id9 aU GS Les 64 Al lg Asi Ugoild H3 slo,ll 
Cold! 99 a03 lo Rio selo, « ul Srygloll a33 348 Yl9 W959 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Al Bayan fi madzhabi syafi'i : 


lea Ssi “Luo 

Ud #iyollo Ja JI 83 Ugi Hau "JB yo Lulo yog Kol 290 W jirs lo LSI 99 Uu bo JS 
baS wow 9». 

LN. dual) Lap dos II cai NIA 6S dg cas pa JiS yu0c Y4 LRAM0 Jl 159) lol #aol J3NlS 
Ale aa alel abe - akug ale all dio - sll JS catu Ty 0) Lp adat I5l9 05) 
dbs doll (5 yoill) 9 « SNI yo Us ,. 


- Al Kaafi : 


Naa | Io 93 51 lo Jl) lu 

Sj5u daslg Ial JUN HB yo Jl S0 ob Jla9 AAN pia II SI 98 S 51 lo Jelg 

aib Mob N 0,53 log dal Cum asl9 Gi ld yiuy dala 5 gol YN Cucu Yg Blah 094 UN dio iSI 
Ss lg ISIP 1JB mkag al Al ola yudl VY LSI Lau Leiang Vas Lal 9 ym l ya 3 95, 
Ul d aing Jini 3 98 Ati, mal yangg ol NI Nawa gl gaes 13549 au Ol9, (RS susuld oli 
OB 33 ASI JuA8NG Tual! yo Mall dl aa gali UB WAH yudi 9 wig :JB uc dll 13) 
dab yAK Olgil GD 99 alwg Ale AU lc All Jo, YES Nic Wl uo, Kilo Jd yaw bl 

Jl SISA Lgu9 basal yuaadi Y 9d9 II Jloal JaSI al, Ula HXg dal Siio doloc Yg 2408 Led Lu) 
di 90. 


Ibaroh yang paling mendekati atas kebolehan kain ihrom untuk mengkafani yaitu dalam Kitab 
Raudloh Al-Tholibin : 


wall ol 
PL LAI ad y s5y lo Luo JS H5 9 ding KO UAS ugl 49 Horimng US YA Ul ani 
Y JJ US a49 0 UI al ad Ball us. 


Telah lalu bahwa pekerjaan mengkafani hukumnya fardlu kifayah, Dan disunahkan dalam warna 
kain kafan adalah yang berwarna putih,dan jenisnya menurut hak setiap mayit adalah kain yang 
boleh dikenakan semasa hidupnya, maka diperbolehkan mengkafani mayit wanita dengan sutera 
namun makruh, dan haram mengkafani mayit laki-laki dengan sutera 


Fokus ibarat yang paling mendekati : 

db Haw 950 bo Kao SS 5 HW ding 
(dan jenisnya menurut hak setiap mayit adalah kain yang boleh dikenakan semasa hidupnya). 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/841907729165370/ 


4438. CARA TANGAN MAYIT DISEDEKAPKAN 
PERTANYAAN : 


2 Mar Pudin 

assalamu 'alaikum...maaf nih member baru nanya lagi-nanya lagi, karena ingin menghilangkan 
kebodohannya di Grup PISS KTB ini yang insya Allah diberkahi dan diridhoi Alloh swt. Ada 2 
ustadz berdebat di depan si mayyit, saat si mayit mau disedekapkan tangannya. Kata ustadz yang 
A, yang benar adalah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ustadz yang B,yang benar 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3539 


adalah tangan kiri diletakkan di atas tangan kanan. Mohon pencerahannya, mana sebenarnya 
yang afdhol ? jangan lupa referensinya. tks... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, menurut hanafiyah kedua tangan mayyit diletakkan disebelah kanan dan 
kiri lambung dan tidak boleh diletakkan di atas dadanya mayyit. Menurut syafi'yah boleh 
meletakkan kedua tangan mayyit di atas dada dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, 
atau kedua tangan dilepaskan di samping lambung mayyit.dan kedua cara tsb adalah baik. 
Wallohu a'lam. 


- kitab al mausu'ah fighiyah kuwaitiyah (161/5) : 


59an X9 Ae ea 
aB ya SKIN Sy Silgol Iglessl" JB akug Ale Al ola gudl 4N seal 0 le yul R39 
boga jl Gl A5 mall dc sial 4005 ade Tual Sy Jas @e3iludi slslg « "0 le Cun V yg 
vSAI Jumbo ya Sl 0 IS ul au ll JS Kol! sis 9. 


- kitab figh ala madzhibi arba'ah (1/805) : 
954 19999 nol! gx09 AJE Ul leils JB ad 951 US lay AI Call a83 3954 : TG dueslul 
di 3 & Ulu gl ol yu SIS Oliong 0 2x0 ole alay Jesig 0gb ade Lilin 
- kitab hasiyah syarwani ala tuhfah (3/126) : 
JS SS 98 Jis Y dis H3 Jay gl Small de sial 0700 ade olu Janu Jag (biliuo) will J33 
ia aa nan bah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1000357149987093 
www.fb.com/notes/1020961417926666 


MENYOLATI MAYIT 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan shalat 
janazah. 


0596. AMPLOP SHALAT JENAZAH DAN UPAH MEMBACA 
OAUR'AN DI MAKAM 


PERTANYAAN : 
Ahmad Fudholi Ibnu Ahfazh 
SS yg dlam) Sale Odi 


Bagaimana hukumnya menerima amplop setelah shalat jenazah..?? membaca Guran di makam 
dengan mendapatkan bayaran apakah tetap berpahala..??? syukron... 


SS yg dan) Sae (NI 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3540 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam. Gapapa...menerima sedekah ga ada masalah, masalah dapat pahala atau 
tidak dikembalikan pada niatnya. membaca gur'an meski g dapat bayaran juga belum tentu dapat 
pahala. 


Tradisi di atas dihukumi boleh dan sunnah dengan niat bersedekah untuk mayit, namun juga bisa 
menjadi haram apabila : 


2 uang diambilakan dari harta peninggalan mayit (tirkah) sebagian ahli waris ada yang mahjur 
'alaih. 


2 mayit punya hutang yang bisa menghabiskan tirkah. 
2 ada sebagian ahli waris yang tidak ridho. 


Sedangkan status uang yang di terima adalah shodagoh, namun bilamana pemberian itu 
merupakan tradisi yang berlaku maka dalm pemberian tersebut terdapat khilaf ulama' 
sebagaimana khilaf ulama' dalam permasalah uang yang di berikan saat pernikahan (ada yang 
berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah hibah dan ada juga yang berpendapat bahwa 
pemberian tersebut adalah gordhu atau hutang). 


REFERENSI : 


Bulugh al-Umniyah hal. 125., Yanah ath-Tholibin Juz 2 hal.146. dan Juz 3 hal. 48., Al-Fatawi al- 
Kubro Juz 2 hal. 7., Tuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 208., Hawasyi asy-Syarwani Juz 5 hal. 44. 


125 ye An! & yh 

olga La Ikan SUS deg su) su pel OS Of Leo Ag JA Ang SA Asah Ul: SAN alel! sadel Of: GW 
oa tebal! asn cah Jt Jl far Yi US 1 JB di AB Gg AI AS oa papa YP Ta Sal Ser ala Aa 
ria lbY Ja, WS pad Y IBI Of meruall de Kerikil Jis NAS, , RSVUN Jis Koo Ad ii Any SA Asah Ul, . dll 
JI Anal dad jak! pledl Wa Ana Ca Lpale lt Aa gia Asa Lay. sja cal Jap Latorl dal SU HL na 
Dynag ojlley Adil Ale Op maya SAI 3 Waka ya pekan dal Al aa Ogah ya Tati AI Lean LL AI 
ARI ola pb le Snail Pad pl oa ye Ang. 

AL AS op MPR iron ya AA AS Ega Yanlaa ed Bal dag Sa jlinB isap SAN SEYI OS Je ol: cd AI, 
JB ba aya Jong 8 AS ur mete ye ia Say Byadll VOA ta dita Cola gel olg) Le Lapogte BP UI: 
(abery Jah oya guna Jia IA Gang pekang Ale AA lan Al Jang Lal Br 3 peking Ale Al lan Al Sya oa rp 
(3 Kang Oa Kn Salad mb Ana 3S) Kar Cai Rony SI lal (pa Alahitadl Goa Lada, daaly Jab ya gag 

bt dya ALA coal Lala OS) aka Weda BL Ab ae JB Ab SA Dila ky dala AI elo AI Sya) Ui NIS 
de Ot SAB dr dl alah don abal SI Gaal PN Ad Pe Ha ah el du Bl AN Iya 
B9 (II plat gal pelan dala AI Ala HI Jay JAS WI) Cal lal If Cal | Jong j3 Ulat JJ Us 
dana Aa IIS, Ata Jian pala elo der d SY M3, JUS ag 1 sada IU pad al II, mal aa 
Saad lia jab OP , Lie Gulai lia pay LAU BUSI Rush Lgaj) Sby , malah ali Ih 2 ja Lelaki ya 554 Hy Oi 
Of dad, RI GalAhI sale dale gatot LAS Any Sa Aa Laly Ra Aoa Lah yA SEYI OS oya onta lia GP 
Bata HE ade mL BOS op ai da OS, SP ya SAN SY OS ISI La le Jas 

Yg Ata Red Ja oa Il ya BI ya Ca ya la ya JS AM SLEYI OS ISI La le dal 32 note Lag, ola) 
ce Ag el AA, Jaka! Jr mah ob Hal TAU pala SY eng BP ea Jb EL ya ad, oral NS Ca HJ) 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3541 ) 


Ida LOlaah Jala. Ganbede aon eU) ya dh Lag JPU ng Lagi mebel on Ill Of 2aU de Lp Oli 
ka SN AAN lala pp yani olah lh Loe 


146 2g JW ll 


IS Ja osn) adil Aeon ya Cell lai La Ulah 01 KM) 3KIM pal ag ea C3 de JA UI Td G) 
SUS Bj no dala eija il or Kala ea ya AS IL ya LS Of pl WS 

1 P2 NI Ga 

Lang Sih pa JUI dd Bakat y Ini! JI aa Sale gala Ha Jay AI ya Ta La Sy uya Lae Al ole Jang 
DASI ya pel pl pg Jina Lagy BUAS pula aya Jeans Laga Apby el AAN dalah) JNE oya dya EU ay Janu 
Wit ole SUS Jade daya Ol cah AI Jal Bale Geatia VI Oli Ngak d9 BUS O 20 Gal ll yag ale Ag lala 
Jay 2 Ir SIN OA IL BI 2 Il BNI ab 3 akad Soal Sl kah ISI Jang dg OglauY Laswor paus 
OS Aya yA Koma AI Jul aas og ea kang Dg AS Ram Ane jl olah le Sel gu 
Jd OP A3 MAY SI Ragad! HAB ya lie DS Jadi Le gai lgi Loberb) SS Lp paus 3 
AP SO aa HP Ka M0 3 Ae label Aina GD din Gi Jia Una yag eU) Jl Ind pad din aa 
PA GA Yap GP Age Uya Tlley Aiil de Ob many BNI 3 Wal Uya pelan Ale Ab ala Oya oya kkal MU 
sha) AAS Ig yi Uillan Ale) pm Lah OLS enam AS ya LIS ya Li Jaa OT j3 Yg RAS ola pd Je 3 rail 
— en pn 

208 23 MA bore ka 


(AI nga Hera elab tah) pe Ula ly ASLI MB) panly pall Soda pig Iis j3 (Alaf Olah ) cam (3) 
bid Pl 3 LI bai (ISIS ee alay) 1 elit La paelor Alih Ulah iso IV Iyasol ) meuall sll 
Aly) Layiy dalil Ja La la US Ugal Suket Ro al (OS Ah PL) Maa BI ala OI pm el Yg £ jr 
PP ae UN (alel Any SA Asa Ale all Iyo lab ai Jual Jaor uya Aas Lag Anna ole Ailel MY ( elel 
cg OA jab GBI BA ya dah La Reel ya Oke dong Roma ya Aid lag pada gain call Ja JI & Laser VI Uni LS 
IA ya RAN daily ALS Ad oL yah etil ya CI Tah mai OT Ga Ja BNI JB el Iya shi Ja p lan oa € 
Jab Oh pari MINI mpe da Bola Tajaal) Gaglomll Gyamira MY dal, payah! pal Lay 2) KU Tao jl ON yag 
SB san MU Hlle Fong Anik yawadl UUS Sygng Jai Ay SU) Ha Uya O yanlas ptt lali Ha Lai JA 
ea IU ad AAS DAU, agak Ai dala RI ye Ali ly CA ja Kiu Aily Gajah! plaboh Injil Insan 
AS SEN Je PO jab alasan YI Bakal Y olga Camat Nala La al Y pl ayal oya peta ya Sambel ob alah 
Ale yah De jAdI 3 IV SE dh SL Ae Idr OM did oglag La Jia obb Jang ca Jad Of OYL age Ur Omer) 
SEP PLS aya JII 3 oniali af OA La Ja JL Yg aral S Ul ILY Akta bai jl bong Alai ab si 
giaa) IA Vly BE NY AS gl 3 ed op dale 

SS Ol dah le dna gd cai Ja Fat La Jin lab oya pb cai Jul p8 Jang csi (Hi aglar Lte ed Jana) dp 
Ja aga (SAI 3) AYI d3 (IN EN) Ia Ga Ale ra OB peta I Alta ed Jang pdl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3542 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PS CA la III Gonta gala Lab ai 
48 »3 5 db il) 


GUI GET Lea da 0G Ja dil Pa GI LI AN  bS bo aa Lelah Gol Or lh 
By US Ai 3 Baaary J2 Gang Din odlos Jila da lan ah Soal AI JB pia JII Ie GP 
CARA See Halit $ per As HNSI La Gde JII JAS Lagi en ang JL JB ya GI JL Nila Clay 
S3 eni Se la Wenny Ane IS La le GL, SSI JAE 
Ad PI Al 
PIN AI TA le ab ot yag SSI, OLS TANI G Ga og Lah ol DASI P3 ll aa OlAYI AL 
Lah dilan Jar Oa no SAI mi SAI EMS Get pegat yi IS Ag Tale Le PL uya JS Aeon Uli pke F oyA 
ab Get aah sal BNN oa Kam ih pai abg IS Alit SSI Ana Dg 0 slah Una) Lala alta dd Ga WI 
Jason VI Ron ya Ale Ai RAY ya Kelas dio 3 JAN Goal! FN ml sily ly ad and ah ya delbas Att seal PAS 
Ji Leg) peti Ya JE o dalby da lillahi last) & per Hy paka kesan dam (SAI yag A1 & peng Y Jl HN 
DI Lo omi ol Akmal pads 
0800. BATASAN JARAK DIPERBOLEHKANNYA SHOLAT 
GHOIB MAYIT 
PERTANYAAN : 
Moch Xtremz 


Assalamualaekom. Seberapa jauh mayit diperbolehkan untuk di sholati GHOIB? sahkah sholat 
ghoib pada mayit yang msh satu kampung/komplek perumahan? 


JAWABAN : 
Raden Mas LeyehLeyeh 
LA Ng da Ia YAN AN Doh BE MAA ia 5 sada Jia OS 


naga 
"Dan boleh disholati ghoib, mayit yang tidak ada dalam kota meskipun jarak-nya dekat, yaitu 
kurang dari jarak yang membolehkan sholat gashar. Dan tidak boleh disholati ghoib mayit yang 
berada dalam kota meskipun kota itu luas wilayahnya". | Anwarul Masalik/98 |. 


Masaji Antoro 
tt SI IN eng ea Pp WIT MI 3 Jgn Gb Cd Lendey MIA yaa Of Amel 


Dalam batasan jarak tempuh diperkenankannya shalat ghaib yang menjadi pertimbangan adalah 
masyaggat (kesulitan) dan tidaknya berkunjung pada tempat janazah, walaupun masih berada 
dalam satu daerah bila terjadi masyaggat, boleh menjalankan shalat ghaib dan walaupun diluar 
daerah bila tidak ada kesulitan mendatanginya maka tidak boleh menunaikan shalat ghaib. 
( Faanah at-Thaalibiin 11/133 |. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3543 


0995. MENULISKAN DO'A PADA KAIN KAFFAN 


PERTANYAAN : 
Ulum Abu Fahira 


Assalamu 'alaykum.. Boleh pa gk nulis doa 'akasah di kafanx mayyit...? Soalx udah banyak yang 
nglakuin seperti gitu... 


JAWABAN : 
Didin Banjarmasin 
Teks dalam At tagriirat 
Jaa Salto SI LI Op fpi Ie OLI ya eh US 
"Haram Hukumnya menulis sesuatu daripada Auran di atas kafan atau badan mayyit, karena nanti 
akan bercampur dengan nanah. 
cal ad 3 Ju 
ASI de Is Al sley OT uya pb US pb 


Bel 3 JB 
Y ILY yag (GAS de JA LS ya dsn Al ad (Iran) bani La jm Gl SIB BBI on ARUS CA Aa) 
Ta ki. 


al Ia AL V3 Yg Ip Yg 1 VI LY La dy SUN cd El, Y say MI YL IV. 

cah Sit Agt GP esa BIA ola 3 II Ie Ol MI GA SoleEdI 9 HI IL PN Oya PU ll dil 33 

CA TI gi Il AS Oh Li 4 gadi II II NE KP) Wigan 3 Saep NAS Oly EN Haji Y Sky cl Ya Y AI 

Alai HE Y Sl) cha pu aed Das luas I Jar Sama YUI ala 0 ya Gelas dl 

Oly ear ad elewI Ia OT ati La cela SY ol ya ema Ja Alya (Se) SY el jl UU) € 3,£ Ja 

BEI eni 3 AN US de Lala An Jiya fct ab OLS Jaoms opal tell. 

JB day AE dag Ol Ole Ul) trem Lo pain emo Up Ad Cab Jd AL enam Ol. 

dad La Odang tera akan ya Upi AA HS, mi GI de SU Yah LAI al al A33. 

IE Ul ae AL Kaban! pLYG (SI pall Aa Lang Sal Y nadi F Akad OY cp yk BA ea IL de dal) 

dll Lana jai. 

v3 3 Ab (Pj ai ea PAI jeli SS Ely At BAY D3 Jia OY soya dialah la Jd al Jl, 

ol SIS. 

AS Gaia (ASI de te y) selai VI) ASGDN sleS Alina goal IS SI (Iles A slel 1,33). 

Kesimpulan, hukumnya tetap haram. Khilaf pada kebolehannya tidak mu'tabar.... Wallaaahu 

a"lam 

Mohammad IsZany 


Haram, karena akan bercmpur dengan darah dan nanah. Lihat I'anah tholibin 3/115. Ada yang 
memperbolehkan yaitu al-fagih ibnu ujeil. Lihat Ianah tolibin. 3/115. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3542 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1169. MENYOLATKAN MAYAT YANG TIDAK DIKETAHUI 
JENIS KELAMINNYA 

PERTANYAAN : 

Ali Mustofa 


Assalamualikum. bagaimana doanya menyolati mayyit yang tidak kita ketahui baik jenis kelamin, 
jumlah, dan balligh atau belumnya?Atau mungkin memang di syaratkan harus tau tentang jumlah 
dan jenis kelaminnya. 


JAWABAN : 
Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Tidak disyaratkan ta'yin mayyit yang hadir dicukupkan dengan ta'yin solat jenazah atau ta'yin 
fardhu/fardhu kifayah 


BUSI Go jn | Oky nd AI Abg BUSA INLAS nang Anil! Lead Cg All Url Rasa BUSUI, JB OT II (Sy da 
AH Sa Cari bt Yy lane) 

adapun rukun dari solat jenazah ialah 7 salah satunya niat dan diwajibkan untuk menyegaja niat 
dan ta'yin niat contoh solat jenazah dan niat fardhu walaupun tidak menyinggung/mengucapkan 


kifayah atau selainnya dan tidak disyaratkan menta'yin mayyit yang hadir. | referensi khasiyah 
albajuri juz 1 hal 249 |. 


KAI JB OS AI al O AL0 am | ialah ps UL OS an 3 lesi, adl ea da Jos dan ane op 

ora yaly BILA Lelah ODLO come Las Ol ita aj 
seandainya seorang yang menyolati jenazah menta'yin contoh mayyat bernama zaid atau mayyat 
laki-laki dan tidak menisyarohi/memakai lafad hadza maka demikian apabila salah pada ta'yinnya 
dalam contoh kenyataannya mayyatnya umar atau kenyataannya mayyatnya perempuan maka 
tidak sah solatnya berbeda seandainya orang yang solat jenazah tersebut mengisyarohi / 
melafdkan hadza seperti niat nawaitu as solata ala zaidin hadza ,maka apabila kenyaataannya 


salah maka sah solatnya karena yang dimenangkan adalah isyarohnya dan tidak dianggap 
tayinnya. | referensi khasiyah al bajuri juz 1 hal 249 |. wallahu a'lam bis showab 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Dengan dimudzakkarkan dhomirnya 


geli Ana La pS JS jaka Flanali Cijag 


Dan dhomir dijadikan ta'nits (dalam mayat wanita) dan boleh juga memudzakkarkannya. | Syarh 
al-Bahjah al-Wardiyyah VI/97 |. 


bera WAS eelil Jaka 0 (NI Als Ligag dj AA JP ah Sal La R3 IL Fla Lipa, 

SS apa an (veda sad Sab dh) BIL Ale! et (aa jaky JP) EI LeaaN Wb Lelaorl el 

PM ai edi Ph Tia cah LARI HI eat du af td Lelaala SUS jl Gl di OS, mali 

Dan dhomir dijadikan ta'nits dalam mayat wanita dan boleh juga memudzakkarkannya dengan 
menghendaki kembalinya dhomir pada 'mayat atau 'orang'. 


(Keterangan Dan dhomir dijadikan ta'nits dalam mayat wanita) seperti ucapan ALLAAHUMMA 
IGHFIR LAHAA WARHAMHAA a&st.. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3545 


(Keterangan dengan menghendaki kembalinya dhomir pada “mayat atau 'orang') artinya bila 
mayat wanita boleh juga memudzakkarkan dhomir dengan mentakwil kembalinya dhomir tersebut 
pada 'mayat atau “orang', dengan demikian doanya berbunyi ALLAAHUMMA IGHFIR LAHUU/Ya 
Allah ampunilah dia (artinya "mayat atau “orang atau janazah yang hadir). | Faanah at-Thoolibiin 
11/128 |. 


1209. MENYOLATI MAYAT YANG TIDAK PERNAH SHOLAT 
SEMASA HIDUPNYA 

PERTANYAAN : 

Risty Rista 


@ mau tnya? kalau kta menyolatkan mayit,tp di msa hidupnya si mayit ni tidak prnah sholat sma 
sekali,apakah kta berdosa atau tidak ea. .??mohon penjelasan... 


JAWABAN : 
? Dewan Masjid Assalaam 


Jika tidak shalat karena malas saja maka masih dikategorikan muslim sehingga tetap wajib 
dishalati, tetapi jika tidak shalat karena ingkar maka sudah dikategorikan murtad... 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Orang yang meninggalkan sholat ada 2 : 
1.meninggalkan sholat dengan beri'tigod bahwa ia tidak wajib mengerjakan sholat. 
2.meninggalkan sholat dengan tetap beri'tikod diwajibkan namun malas untuk mengerjakan 


Dengan demikian hukum mensholati mayit yang dimasa hidupnya tidak mengerjakan sholat : 
A. Haram,jika orang tersebut adalah orang seperti no.1 
OA slis yl cg ale Alay 0 SU OL chuonor dals ( Utgprgd Aina pb US 3 Ol Wol) JG Ol II GNLEI Sy HS, 
Sa FN pia diboy dala Baal Ra pny dai Alah jl pong AB) Alit prg S (MASA) saja ye MA 
Tu) 
YEN EA PT. ABI 
B. fardu kifayah jika dalam meninggalkan sholat seperti no.2 
Oly SI (Ily) Ras oi yA (oo 3 DU OB itung Up lulian) WS lo ey TA sh OLS SO) 
JI Wal rak! Se ay ag Omaber Ny ea alia 3 PAN 3 (irekah! Se da5 US) LAS Y Ca Ja) | 
dala BNI 9 CAS 
YO Tia PI Ga VK KL 3 
2 Dewi Rosita 


Mayat orang islam harus di rawat meskipun tidak pernah shalat selama dia tidak menyatakan 
kekufuran,dalam perkataan atau perbuatan. 


dp gate peka Ol gia 0 SSL Cola RD) par gali PONY (eergh Silal OS S3 pinalal gnall SL) 


seorang anak kecil lelaki ataupun perempuan atau pula banci di hukumi sebagai orang islam jika 
sudah terdapat tiga sebab,yang pertama salah satu dari kedua orangtuanya telah islam. | Al-igna 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3546 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


juz 4 shohifah 206 |. 
2 Prf yalanSa SL OS did CAS ola AAN SE pekat IS AE HAL alun) 


wajib merawat jenazah setiap muslim yang di hukumi'/di akui islamnya walaupun banyak dosanya, 
meninggalkan shalat dan lainnya selama tidak mengingkarinya. | Bugyah al-musytarsidin shohifah 
92 |. 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/358433264179488/ 
1232. MAKMUM MASBUA DALAM SHOLAT JENAZAH 
PERTANYAAN : 
Bang Toyyib Aja 
Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Mohon pencerahannya para guru2 yang saya 
hormati, Tentang ma'mum masbug dalam sholat jenazah. Masalah: ketika kita ikut mensholati 
mayyit. Dan setelah kita takbirotul ihrom, ternyata imam sudah memasuki takbir yang ke 3. Dan 
otomatis pada saat itu imam membaca do'a bagi si mayyit. Pertanyaan : 
1. Apakah kita juga harus membaca do'a bagi si mayyit, seperti imam?Ataukah kita membaca 
surah Al-fatihah? 


2. Kapan waktunya kita menambah kekurangan dari takbir kita ? Atas perhatian dan 
jawabannya saya haturkan banyak terima kasih. 


JAWABAN : 

2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

Wa alaikum salam....... makmum masbug langsung takbir dan membaca al fatihah. 
- MAKMUM MUWAFIA 


Makmum muwafig ketika mengundur2 takbir pertama dalam mgikuti imam tanpa adaya udzur 
shingga imam takbir yang kedua maka batal shlaty,karenaa meninggalkn takbir sama halya 
meninggalkan 1 roka'at pada selain shlat jenazah. 


- MAKMUM MASBUG 


Adapun makmum masbug maka ia langsung takbir dan membaca al fatihah walaupun imam 
dalam shalat mayit sdg membca shalwat kepada nabi(takbir kedua) atau membaca do'a,hal ini 
makmum masbug agar memperhtikan urutan shalaty sndiri.kmudian jika imam takbir selanjutya 
sblum makmum masbug tersebut membca al fatihah maka gugur bacaan al fatihahya,hal ini 
seperti imam rukuk dalam Selain shalat jenazah maka makmum masbug Igsung ruku dan tidak 
membaca al fatihah.kmudian jika imam takbir slanjtnya sedangkan makmum masbug sdg 
membaca al fatihah maka ia harus meniggalkan bacaan al fatihahy dan mengikuti imam,hal ini 
menurut madzhab untuk mnjaga dalam mgikuti imam. 


Kemudian stlah imam salam maka makmum masbug menyempurnakan shalat jenazahya dengan 
takbir2 pada shalat jenazah dan dzikir2ya yang tertinggal. Disunahkan untuk tidak mengangkat 
jenazah sehingga semua shalat makmumnya selesai dan tidak membahayakan mengangkat 
jenazah sblum semua makmum shalat jenazah slesai. | Lihat kifayatul akhyar 1/168 |. 


2 Toni Imam Tontowi 


Afwan saya ambilin ibaroh dari kitab lain tapi maksudnya sama 
Ap lam 33 JA In pel lala do Kilo Ado Ukad8 € Sa) glaatila ) Ap j3 NYuala Wamiti « Sa makin ob An pasal «Hn aloe, Au IYASIO 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3547 


H fi ah 6 Aly Sh lama « AS) Wala IBU ap 3 EA ay Nala Sp aelBUA € gaib ja Wa )le3 « Sally Sa Wala 8 & 

IS) Lagi on al Ula Letaia al e AAN gag Be Jill bata Jp « KAU ALI A3 sama 3 Kala Alay! YS gl3 aya ie Cal yha! pilu 
Sa "Yul dila 93 Ih Kite Ustis4 « Ig (Jangeal aa YSS ya Te SA AI cad Ip Ls ye sx Iin 3 Ya aa Its 718 

Jd 9 4 Alay Akastan LS JS 4 al SI lama AI yag SBI: Legal) Jab (cam GVUeial  £ an Y al ee SINI 
Kaali da ol «dana aga SAY al: aa EN: Las elai , INA eleally SA ah 43 DI Utan CA SA Gale yet) 
slu ( 585 Ela) -. gila lela gain Io Y Aoa Uas 8 «ai ia ULawus 98 yoy alelaga «Aly pan «La ab (Iisa elo IS Suluk 
CAN Iatiale 8 MA « Y ana AA AkSI gllsil 33 mala 38 

Bogla Sah Waiting la Soy Lag Nala IBUA Ig WEE at S3) Nala Ii j8 Wanditakk Lay 37 SA) € adal (J HMSialka 3 AA 


Al 199I &: TAL2 pl Ain NYI SSI 128 | 12 ABI ea Usil Baas, OmlUsN Ag) 


2 Bang Toyyib Aja 
Boleh nambah pertanyaan? Apakah sama do'a bagi mayyit dewasa dengan mayyit yang masih 
kecil(anak-anak)?? Mohon pencerahannya. 
? Toni Imam Tontowi 
Wacle Ilay san MS j3 LELEA 


Berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga : disunnahkan memperbanyak doa untuk mayit pada 
setelah takbir ketiga. 
1. mayit laki laki » minimal iis. ks, 4 (allahummaghfir lahu) .atau doa lain bisa 
2. mayit wanita » minimal allaahummaghfir laha (dlomir diganti mu-annats) atau doa lain yang 
lebih panjang 
3. mayit anak anak ? minimalallaahummaj'alhu (ha) salafan wafarothon wa ajron . 
Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/363804896975658/ 


1296. MAKMUM WANITA DALAM SHOLAT JENAZAH 
PERTANYAAN : 
Adhi NoerMochammad Khusna II 


Assalamualaikum..Pertanyaan kisah nyata yang berlangsung kemarin pas meninggalnya pak JE 
Habibie (Red) saudara pak Bj habibie, saya lihat di televisi pas pelaksanaan sholat jenazah ada 
makmum perempuan barisnya di depan dan barisan belakangnya makmum laki-laki, 
..Pertanyaanya bagaimana hukumnya sholat jenazah untuk makmum perempuan tersebut ??? 


JAWABAN : 
2 Nursalim Syargowie 


Dalam solat berjama'ah aturan pokoknya adalah ma,mum tidak sejajar/lebih maju dari imam , 
adapun aturan2 lain baik itu menempatkan anak2/prmpun di belakang dst itu brhbungan dengan 
keutamaan , kalaw gk salah ingat pnjelasanny ada d,ktab fathul mu'ien. 


2 Ghufron Bkl 
Sah shalatnya tapi makruh. | ianah 2/25 |. 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Shalat janazah juga disyriatkan dikerjakan oleh kaum wanita hanya saja dalam 
pelaksanaannya tidak disunahkan mereka menshalatinya dengan berjamaah meskipun berjamaah 
bersama wanita-wanita lainnya. 


Cet YG Holan lo Ol al ale SDM G AELA y syang Y sll OM GGS dala Coslup ygaa Jeng Y elus asal Ol, ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3548 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(BBM) 033 Skl BL AI adah dy Jain Y (leppueh) Oleory Ad Je 2 png Ha skali Bilas J2 Ika Jaky Jay 
PAN being SME DG Ale LAI Sgale CL ML elu Vio sat DI) (Lala) Iila BALAS RS, IA alat dg Jain 
fat af Dony aa OLS yang Slow2 VI) LAI Bls olia Ga DU Kelas Calo OL Gal nang SN DL Tek eladh 

Be yag BAN Bjllor (3 Read ob Kneiang dil Uap Lor Sal Carlo PSI Gl dal ye JI S3 


Dan bila berkumpul kaum wanita tidak terdapati kaum pria maka shalatlah atas janazah tersebut 
dengan sendiri-sendiri karena kaum wanita tidak disunahkan berjamah dalam menjalankan shalat 
janazah namun bila mereka shalat dengan berjamaah juga tidak masalah. 


Apakah fardhu kifayahnya shalat janazah menjadi gugur dengan shalatnya kaum wanita padahal 
kaum pria masih ada ? Terdapat dua pendapat ulama, pendapat yang paling shahih menyatakan 
tidak gugur fardhu kifayahnya, pendapat inilah yang diputuskan oleh al-Fauraani, al-Baghawy dan 
ulama-ulama lainnya. 

Pendapat yang kedua menyatakan gugurnya kewajiban secara kolektif shalat janazah oleh shalat 
kaum wanita, pendapat ini diputuskan ileh al-Mutawally, dalam permasalahan ini orang khuntsa 
(punya dua alat kelamin disamakan kaum wanita). 

Sedang bila tidak ada yang hadir kecuali hanya kaum wanita maka wajib bagi mereka menshalati 
janazah dengan kesepakatan ulama, dan kefardhuan kifayah juga tergugurkan oleh shalat mereka 
juga dengan kesepakatan ulama namun shalatlah dengan sendiri-sendiri sedang bila mereka 
shalat dengan berjamaah juga tidak masalah, demikianlah redaksi dari Imam Syafi'i dan para 
pengikutnya baik keberadan mayit laki atau wanita. Ar-Rafii menceritakan dari Abi al-Makaarim 
pemilik kitab al-Uddah sebuah pendapat dho'if bahwa mereka disunahkan shalat berjamaah 
dalam shalat janazahnya mayit wanita, ini adalah pendapat Syadz (aneh, ganjil). | Al-Majmuu' ala 
Syarh al-Muhadzdzab V/211-213 |. Wallahu A'lam Bis Showaab 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/369884346367713/ 

1332. SHOLAT JENAZAH HARUSKAH MENGHADAP 
KIBLAT 

PERTANYAAN : 

Husnul Khitam 


Assalamu'alaikum ikhwananal hadlirin... ktimbang bikin postingan yang gk karu"an mendingan 
saya tanya yang enteng " aja : 
«12 bagaimana hukumnya mensholati jenazah yang sudah ada di dalam kuburan,? 
«22 dan apakah sholat jenazah itu harus menghadap Aiblat...? para sholihin sholihat mohon 
jwbannya karenaa saya pernah melihatnya dan saya tidak tau hukumnya. 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
1. BOLEH 


pa 


La AP LB Gia Bi ja Jie JAN Ang el GA ai) 
(Keterangan Dan sah shalat janazah setelahnya) artinya setelah janazah ditanam dalam kuburan 
baik ditanam sebelum dishalati atau telah dishalati. | Hasyiyah al-@alyubi IV/392 |. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3549 


2. Harus menghadap giblat 

SA Nadi Fila Uje s3 soal gk ABU UV) amp AT an ya U, 0 Para J6 
As-Syafi'i berkata “Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang saat shalat fardhu, shalat sunah, sujud 
tilawah karena bacaan al-@uran, dan shalat janazah kecuali ia mengahdapkan dirinya pada 
baitullah”. | Al-Haawy fi Figh as-syaafi'i 11/62 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/375886799100801/ 
0657. YANG SUDAH MENINGGAL HARUS MEMBAYAR 
FIDYAH SHALAT ? 
PERTANYAAN : 
Barie Adabul Insan 


Assalammu'alaikum.. Para sedulur mohon pencerahan MASALAH FIDYAH KEMATIAN.. Misalnya 
ketika ada orang meninggal,utk menjaga-jaga karena ada uzur khilaf dalam hal sholat,puasa maka 
keluarga mayit memFIDYAHan beras untuk UZUR tersebut.. 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. ADA PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI MENGGADHA SHALAT ORANG 
YANG TEAH MENINGGAL : 
- Sebagian Ulama menyatakan tidak wajib digadha 
- Sebagian memilih di-gadha 
- Sebagian memilih diganti setiap satu shalat dengan satu MUD 
Bob Pong Omba S HE dis Sai UI ale ram Jp Gg 8 Yg ellia3 YG IL daley Ola ja (IU) 
Ang B3 ra das uas OLS 3 Halo Ol JII ak al ea 3 Ola cal Iii MU Ga ye Sen Jady Lesi ya 
da gokia gl Reorl Jas Sole JS cewe Jas Small ai JB laka 30 JS yS malas dil Lulowol oya OgS als 
( FAEDAH | Barangsiapa meninggal dunia dan padanya terdapat kewajiban shalat maka tidak ada 
gadha dan bayar fidyah. Menurut segolongan para mujtahid sesungguhnya shalatnya juga 
digadhai berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan lainnya karenanya segolongan imam cenderung 
memilih pendapat ini dan Imam Subky juga mengerjakannya untuk sebagian kerabat-kerabat 
beliau. Ibn Burhan menugil dari gaul gadim wajib bagi wali bila mayit meninggalkan warisan untuk 
menshalati ats namanya seperti halnya puasa, sebagian ulama pengikut syafi'i memilih dengan 
mengganti setiap satu shalat satu mud. Syekh Muhib at-Thabry berkata “Akan sampai pada mayat 


setiap ibadah yang dikerjakan baik berupa ibadah wajib ataupun sunah”. | Paanah at-Thoolibiin 
1/24 |. 


1383. POSISI KEPALA MAYAT SAAT DI SHALATI 
PERTANYAAN 


Mohon bantuan mencarikan ta'bir tentang jenazah. Posisi mayit wanita saat disholati kepala ada 
diutara. dan untuk laki-laki posisi kepala ada diselatan. Keterangan tersbt terdapat dikitab apa ya ? 
Syukron 


JAWABAN 
2 Mbah Jenggot 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3550 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SEMUT OYI Gali Jas dala UX eng Ahh AJE Ou AYI Ola Red SAI Oa ma (El ane ok Hal) 
OP HN ana Jab dil Iaolly ep OI Gali Bole (ale dent Red Lagi, OS) Lah ame dis play Sih LM, 
JNG € Illm ES Of UT Ind pil Ane UP ISI SEL SL 0 Gak! Jay Rpr SAI Oa) OS Item «ea! 
Entikoakl Ujang AL LS CSV AS gan Sia pdl pi Ro Lean) OS SI al ll (de Laut, Jae . 

| Hasyiyah al-Bujairomi alaa al-Manhaj 1/484 |. 

Menurut keterangan dalam 'ibaroh diatas “Sebaiknya bila mayat lelaki, bagian kepala diletakkan 
diarah kirinya orang yang shalat (sebelah selatan untuk konteks Indonesia) sedang bila mayat 


wanita, bagian kepala diletakkan diarah kanannya orang yang shalat (sebelah utara untuk konteks 
Indonesia). 


Op (eLYI Ola Tebe SAI al) gaby ig El ya ank jas) S3 al) Aas Dking lah oya gala ab Lai Hal 
Bole (AS Ai Agdh Lagu, Ou Lagu jeme Ai PLAY Haa BN II Ul LOYI gold Jas Ale U UN cat Zghr adE 
Una dil on oya pb Jadely ga semi y Laka Dadi G NAS KOYI edi. 

| Fath al-Alaam 111/172 |. 


“Bagi Imam sholat dan orang yang sholat sendirian, disunnahkan memposisikan diri -ketika sholat 
janazah- di dekat kepala mayit laki-laki dan di dekat bokong mayit perempuan dan banci. Kepala 
mayit laki-laki diletakkan pada posisi arah kiri imam -sedangkan yang mentradisi ada pada arah 
kanan imam-, hal ini berbeda dengan yang biasa dilakukan masyarakat saat ini. Adapun mayit 
perempuan dan banci, maka imam memposisikan dirinya di dekat bokong janazah, sedangkan 
kepala janazah diletakkan pada posisi arah kanan sebagaimana biasa dilakukan saat ini.” 
AA AN aa SA Ga Ab AN Sah SA 
Kat Op 0 ket Tera nat yP Call lama Ja AI Jet) Jp DU ALI 35 Je dina Red Kadi, Sbi 
SAS MI Se Cet Jase Ja Dlm LAS IP UT In pb Ae KE SI MAU SI, Shandi jg Kor 
Sa Ban ni GAS IU Eh ana Deen oh 
Dalam kitab al-Bujairomi terdapat keterangan yang redaksinya “Dan kepala mayat laki-laki 
diletakkan disebelah kirinya imam shalat janazah, sebagian besar anggauta tubuh mayat 
diletakkan sebelah kanannya berbeda dengan kebiasaan shalat janazah yang terjadi sekarang ini. 
Sedang kepala mayat wanita serta khuntsa (orang berkelamin ganda) diletakkan disebelah kanan 
imam. 


Kesimpulan “Sesungguhnya sebagian besar anggota mayat saat dishlalatkan berada disebelah 
kanan orang yang menshalatinya, maka kepala mayat laki-laki berada disebelah kirinya orang 
yang shalat janazah sedang wanita kebalikannya, hal yang demikian bila tidak berada pada 
kuburan yang mulia sedang bila disana maka sebaiknya meletakkan kepala mayat wanita 
disebelah kiri orang yang menshalatinya seperti mayat lelaki agar kepalanya kearah kuburan yang 
mulia demi menjaga sopan santun seperti keterangan yang disampaikan sebagian ulama yang 
muhaggigiin”. | Tuhfah al-Muhtaaj X1/181 |. 


? Iben Noel Mubarok 
AIO Sg SY Ol Rek SA ala Genag S3 Bl ya an janay S3 Udh Ai Sitng la oa pal ab ai Hala 
OYI ll iole (le ding Age Cagur) Ou) Lah pem Jis plaYI Siak elly SIN UT OYI pall Jas dl Ul UD dit gbk 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3551 


sa Ale Jyaliy Lal Usadl! 52 kal 3 SAN Gal) Jaor Uap Sya pian Litgor Hello elal uya CAluali Jasy & pari 
Ay ya eil Anal ya la) pgadl dala Lah Vjy AYI) Candi Jas PEN ra ya deng Ol YA, 

Ako SU AS gan Hip pil Ro Ugal) OI old! Ae Lesty Jar Jaa3 YG VI) Haid pil Jis BjLA LSG | U| Ida 
cedettah! ab B Ketik deng dong OS Oky JB Alit 3 pm sal Jai y delal) Ual dala Soprg Add Jali 
PPL 


Berbeda dengan pendapat di atas, As Syekh Abdullah Basudan Al Hadiramy yang diikuti As 
Syekh Isma'il Utsman Az Zayn Al Yamany -dengan argumentasi sholat Rosulullah terhadap 
janazah (laki-laki dan perempuan) yang sudah dikuburkan- lebih cenderung berpendapat tidak 
membedakan posisi kepala janazah ketika disholati yaitu pada arah kanan imam/munfarid (arah 
utara untuk konteks Indonesia), baik janazah laki-laki maupun janazah perempuan atau banci. 


Lizgor CI lelang elale uya Lalai Jady & yamli (NS oya Bel EL 2, ASI ga padi! Ola pal dil ae Fastdl JL 

Lu James SAY nya uya Hery Ol Yadi! ya Ale Jyaliy “aah Urai 5 BLal 3 SA Oa) Jaor Lae) Sya io 
DN Ang ya AI Anal ya im gede dala Lah (YA VI, 

| Fath al-'Alaam 111/172 |. 

Hotman Ja yan BUSA 2NAAS adl 1 IE LSJUI —JB of dl- BI CAH, Sa BIAN 3 Alia om PUS 3 
JB Of Ip SAI ya Urai YG US At kon USA Sis INI 3S Ai adl dg US Ola YI AI 

Ai la pel Roy JI BOY LAN jT OS Deny Aa 33 ah Oa) OS AN AS dang Jen Sana de di, AYI Sy 
— El INI ya Una C3 Sada AAS pLaYI Hilos Siah pall Lal Gill pil Reor OI ola ye UG 

| Al-Figh ala Madzahib al-Arba'ah 1/816 |. 


mag? oil dil Alb) yg Jl late Juclawl Audll yi ya! a lk yayall Jilall doel 313 Ls 
GI MD dagi9 Alluo 99 Mill lali dll yo USAI 0 gi Shy lo LS (ag lol) as ll pos Jl Al 
33 Bag Jlbg El ll 8 SIS any KSI9 Kagrio Bid 9d Jo do Yg Geolo Cm Wala Jluo SSI 
3d Ulu 058 tlp Ng Lolg uwal 9D lon9 Lagu pgn Jalan j0 sin Jllaiwlg SSI Letulig Lang9 
s9 (ladasl) : Used adl R24 SNEJI9 Ely Kwg Bln ade Hall 99 dial pl 3339 Hua 
vad OS ld paus y3 Uas jo sis Akal) Jill Jalsi (logubig) selain As lc iso gd Agil 

JB: Hedgll lg "Jos “slasudlg ses JI sllu Lg elulg SL y0ll Lgio R5gI All es Ul Lil lag . lal 
lo 13 vi dl Cyaoll dina Glug (UlC oduo ISI Call 0 aloNI Ata cal DL) ? dim 98 al gal JI 
ur all J JB lgi ac xic Abd BLol ale log cdwl) Sic ol3 Jap ade All ala dil ac all gus, 
LAS Up Haw CAS YO Al! G9 Lagi 1 JBS Jha ag le Al Kao ll Ig, US RSD : 5U5 
JB .lebuug pi Lubis 98 Lilo BL ol de plg Ule Jl lo guild el 9 Lulo : JB ic All 3, 
los Wlall lolg .cagaio ISdg sleale cola Isl al yall Jawag Sic abal deg yo calo Ja A8? 403 doll 
sis Ja Jl Gal) el ip il Jl aan) HE AN ye9 Lol gl Na) Call yo 635 Jktil 90 
upool de J3 Jo aoiall Cydall usa Jl Uwil Cyds yo Sidoyillg ygld gal as,5I lol il yoll 2 uc : 

al dl, US cl gw US j5 si Cuoll UN ud Ls ktp) Ry D pSioll gl aloXI ilslxo 909 #c519 (Loda—l) 
Bl yh Hans dig Ja JJl umk) Sic 20939 9D (ilang L9alo (loguU) ds ye gl da) gl aiku. 
Ranu J sgluall ida bb siy Ori Spg ni Ulil eaci Si gd Yull ul el gd HI 
ada US lgs Call Yul, wall NS 1999 led Jual Pa Lai 2 cl yall bug HgS9 osiualg - 
Jah yag dis Sip ul Ung ? Aelai elu dl js yuli 09 yg Y al Uu01 sale lan BI ol 

0S JJ ya Abiro 09 Ul Urug LS atu Aeslgli ilslaoll Jgnoo WC peio Log Bl joll da2 
sal dis Ht Ul Uaug 1 JB UBI ye Ny All s0 agiag CI ella Atil  iiall gl lo Uuoa 
a22 Ub3 dalall Laug Bolall 58 & moill Jua» Ld yog saloNI Lan igo we dalarn U3S LuDy SJJI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3552 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Owl! gal! 5d ole Jawaol Jv ALL pc pesAm ul Kn Cuall lc Hg Aoliso J33 3 oli ul 
us) also UI ul SLsall loulg s3 299 lol AS Iig .alo AI Lu0y UC Tual! abro y9S Cupy : J3 
dc ls Ulaoll 9d oli Lo « ulat lang. allaol ISO JloS Jaco pb Ka ye SAI Luo 
R90 dis Ki SI udi ale sak Isl | Jk agil 2 Ll SNI Joldig all sgm UC Sl lbs wd slgaol! 
ae Bay day og le oke elamale all ala all ul cus 389 All ips R90 aicg Ja Jl yul, 
ve seilgdi Jal as Jatu LS Jlbll US 98 lgi nc Rx590 Sic Ag BL ol s3 log sdm, R0 
aa kb dlbh WLa3 Abs Lawe al ade akooll UI po ola 00 SI cal al sena! 
S3 50 wasosl crokwoll Lab db dll Akad Lilo cabal) Doorisuo Alb 210 lucu « ul ag le al. 
dutuSII dg 0 3 93 J5 ole luas dil LAI calo ya sad Lao y3S SI ul) Ul Jata yo Ld 
lo ade d,. gn0io WS 29 mullg gol 6 ,b29 Abal) | yarisuo NI Sia lagi 558 lolos bugi Jasi9 ) 91019 
vas Jai lol #N al oll d 5223 Ja Jl yul) die SH « ul sig 1 Gali datd Call yo pegi! 9D 
cd SNI yes 3 Satu 3 Ji ale Jd Yg J Io M3 al og Apa 00 Ja JI ul) Ul ssilsall Jail 
Jos leg Uludl 48 rowo! Jail 9d Ix3 AI 2 Cats loS add IC alan gl 5 Dual Yu 
El uc wu Yaa d db 019229 yulJl Joc SS ale dll « ul acsl yes pleno R10 49 lili 
WI adan 9 laa abg aokwod! gu05u9 Lu dllug SS 0 WII Lilo Agil « 9x b)lso ElyAI yo du)3 
Al udi Y, W sonJl9 .L yiS lowusii lug Anung Jl ole 9 Sono Ldr wd 
| Ar-Risaalah al-Haaizah Fii ba'dhi Ahkaam al-Janaazah Hal. 10-21 |. 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/212392885450194 

1560. BOLEHKAN SHOLAT JENAZAH SETELAH JENAZAH 
DIKUBURKAN 

PERTANYAAN : 

Semut Lewat 

Assalamualaikum. Bolehkah dilakukan shalat jenasah saat tertinggal, jenazah sudah terlanjur 
dikuburkan serta dilakukan berjama'ah..?? 

JAWABAN : 

2 Abdullah Afif 

Dalam Shahih Bukhari : 

lay dala AN aa Al Jgn Ol Legit AI ot) Gabe ui OP Ale gp Ula! Lilo doel Aa Lion Japletl 01 Goa ya Wako 
Ailo Liiisas plis Ulas 3 Of laa SG Jalil Kalb 3 oldo IG 3 yes3T NET JL Ao) IA Tk ad Ca JW NS dd JB ai 


'AN IBNI 'ABBAAS RADHIYALLAAHU 'ANHUMAA ANNA RASUULALLAAHI SHALLALLAAHU 
'ALAIHI WASALLAM MARRA BIGABRIN GAD DUFINA LAILAN FAGAALA MATAA DUFINA 
HAADZAA @AALUU ALBAARIHATA @AALA AFALAA AADZANTUMUUNII 
@AALUUDAFANNAAHU FII ZHULMATILLAILI FAKARIHNAA AN NUU@IZHAKA fagaama 
fashafafnaa khalfahuu ............. 

Dari Ibnu Abbas radhiyallaahu 'anhumaa, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam 
melewati sebuah kuburan yang telah ditanam pada malam hari.Beliau bersabda: Kapan kuburan 
ini ditanam ? Mereka menjawab: kemarin. Nabi bersabda: Kenapa kamu tidak memberitahu aku ? 
Mereka menjawab: Kami menguburnya pada petangnya malam sehingga kami tidak ingin 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3553 


membangunkan BN MAKA BELIAU BERDIRI DAN KAMI BERBARIS DIBELAKANG BELIAU 


Sumber http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-2432&idto- 24338bk n0-52&1D-851 


Dalam Shahih Bukhari juga : 
A46 ps OS sela ym Bal gl d yanl Hery Of na ad al alga aU ye Aaj or PLN Ul IU DP 03 Ulaaku Lao 
Les Gb Lani SE os de Ujo 4 Uyasist pa NET JB HA IU dn pel Ale AI aka adl Ilad ML Amal 
Leak ai 


Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-528ID-874 
Dalam Shahih Muslim 956 : 


GUI aU SA yah yag SL Wae YG JS UN Bra 9 SSH Uno gt Jemiad JAS plg GAJI ad at Gta 
JUS as jl Lie Ilalang dala AI la AI yan Uriih LS yi Amal (3 IS sloya il Ulang ah au 
Oo , mill ada Ul JB Upale Cebad ogah og le ajo Jo, 3 fi bgjao ASI JB Gp AS Yui JB ol 
Hae Gas ab Laga Joerg j2 AI Ol) Lalat de del 


Sumber http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-53&ID- 375&idfrom 2581&idto-2743&bookid-53&startno-65 


Terjemahannya : Dari Abu Hurairah, sesungguhnya wanita hitam, adalah dia menyapu masjid, 
atau pemuda. Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam kehilangan dia, beliau menanyakan wanita 
itu, atau pemuda itu, mereka menjawab: telah meninggal. Beliau bersabda: Apakah kamu tidak 
memberitahuku ? berkata rawi: seakan-akan mereka menganggap kecil perkara wanita itu, atau 
perkara pemuda itu.Lalu Nabi bersabda: Tunjukkanlah aku kuburnya, maka mereka menunjukkan 
beliau, dan beliau menshalati wanita itu. Kemudian bersabda: Kubur-kubur ini penuh kegelapan 
atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah menyinari kubur-kubur ini untuk mereka dengan 
shalatku atas mereka. Wallaahu A'lam. 


2 Sunde Pati 
Im di Ji da pa li WN ED Ai » es «62 DI LA 5 Sha tega 
Day Bh PR ag AR Ob SU ly Uh ade Say guy Jiatay AI ate ola Of ob US « la 
Ie en AE ab IE. le Yi dh 33 TE SS Ima Ce PE PR US Lp bah 
AS lp Km ly Uas lag « Lang la lai Vj SUN Jb aj Je dag 2 Kia al JG), Lah, MUSI J3 2,3 
Pa ip ah db Kp 
pasal tentang hukum menggali kuburanimam syafii berkata,jika mayyit dikubur dan belum 
dimandikan juga belum disholati maka tidak masalah tanahnya digali trs dimandikan,dikafani dan 
disholati.dan itu wajib jika mayitnya belum berubah/membusuk,jika sudah berubah dan membusuk 
maka tidak usah digali dan biarkan saja,dan ada dari sahabat kita (pengikut syafii) berpendapat 
mayat tersebut wajib digali lagi walau sudah membusuk,dan pendapat ini bukanlah pendapat 
shohihdan umpama mayitnya sudah dimandikan dan sudah dikafani tapi belum disholati maka 
imam syafii berpendapat,tidak usah digali lagi terus disholati diatas kuburnya sebelum dan 
sesudah 3 hari..imam abu hanifah berpendapat,disholati diatas kuburnya sebelum 3 hari dan tidak 


disholati setelah lewat 3 hari.dan pendapat ini dianggap salah karena ada riwayat oleh assya'bi 
dari ibnu abbas bahwa sesungguhnya nabi SAW. melakukan sholat diatas kubur setelah lewat 1 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3554 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bulan. | Hawil kabir lil mawardi juz 3 hal 123 |. 
2 Mbah Godek 
Kalo mayat dikubur sebelum disholati maka orang2 yang mngubur pada dosa,tp sah2 saja 
mnyolatinya setelah mayat dikubur selama bukan nabi 
J3 opal agan Ole! otg) PADI Cai ab ada ai mil JS Geboy Op GI Lead io OP io de Leta U) 
Mat SP UN Horlana ileal pd NYAEI Ci pel ABI ya Urea adl ai ad la UNS Lauk pl Ale SLS 
AA Rgor pP By pai! Tilana Ogo Pp ALI 2 SE JP asa yA Iyan Oni oa Pl Ga Sari Ra Sy HAN 
Dan wajib mendahulukan sholat daripada mnguburnya,jika dikubur sebelum disholati maka 
berdosalah orang2 yang menguburnya dan disholati diatas kuburnya,dan sholat tadi bisa sah jika 
selain kuburannya nabi karena ikut pada riwayatnya syaikhoni (bukhori muslim) entah itu dikubur 
sebelum disholati atau dikubur setelah disholatiberbeda dengan sholat diatas kuburan nabi karena 
ada hadis yang diriwayatkan bukhori muslim "ALLOH melaknat orang2 yahudi dan nasroni yang 


mana telah menjadikan kuburan2 para nabi menjadi tempat ibadah dan kita bukanlah ahli pada 
kefardlunan saat wafat mereka". 


Dan ibaroh saya dengan menyebut lafadz nabi itu lebih umum dari pada ibarohnya mushonnif 
dengan menggunakan lafadz rosulillah. Dan sah sholat ghaib dari suatu daerah walaupun kurang 
dari jarak masafatil gosri dan sah juga selain arah kiblat dan orang2 yang sholat menghadap kiblat 
karena nabi telah memberi khobar pada mereka. | syarhul manhaj juz 2 hal 180 |. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/421919061164241/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/380440375312110/ 


2030. HUKUM MENYALATI JENAZAH YANG MATI BUNUH 
DIRI 

PERTANYAAN : 

Lina Amneski 


Assallamualaikum warah matullahi wabarakatuh, pertanyaan dari teman, apa hukum mensolati 
orang bunuh diri ? 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Boleh, Dalam shahih Muslim 3/66, maktabah syamilah : 
HB CAS, dam FEB Joryi pekny dala Al be adl BN JB Bo Alor YP Bl 2 maj Url GI (OLX op Op Lilo 
ale Jung 


AN JAABIR IBN SAMURAH GAALA UTIYA ANNABIYYU SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM 
BIRAJULIN @ATALA NAFSAHUU BIMASYAAAISHA FALAM YUSHALLI 'ALAIHI. Dari Jabir Ibnu 
Samurah Radliyallaahu 'anhu berkata: Pernah dibawa kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam 
seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, maka beliau tidak 
menyolatkannya. Imam Nawawi dalam syarahnya 7/47 , maktabah syamilah : 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3555 


HI 3 yaiataa Laoly JAS plan GABLAN (dala Jua bb GAB dadi J3 Jera el y dala AI ko adi Al) dj 
J8 SINI ja Ae ep Ya dia lia 9 dilan damdi BU de kn Jb ol Io Ca ia 23 SI ma, 
al Uele i Ob esa Ailee Iaalely ale alias elalad! malay sai Aisi pely Wlay Sol) can, adl 
Ii BALA pakai y dala AI oke ai BF LS Ika Felonsali Ale ny Alah Ji 2 el Iprj damar tele Jas | peka 
alay tele AI daa Jl dala BU dell jai dilby JUAN 0g FilhtnYI 3 Jalud ye pd Lari Ud Ale ya de PI 
ML sa aj Sg g damii S9 prag 2 AS) melama JS ds SL AS elaladi Bd Pe Ju Sele Je lake 
Am 3 dika Ie AHLI Ka PL Ol ore) 
Sumber link : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-27428&idto-2743&bk no-53&ID-412 


Fokus : 
SINI Jajal! Aa yi AS Kaka lay dilan Aamdi Ji (le las Y Jai ch do Saad Na 3g 
WA FII HAADZAL HADIITSI DALIILUN LIMAN YA@UULU LAAYUSHALLAA 'ALAA GAATILI 
NAFSIHII LIISHYAANIHII, WA HAADZAA MADZHABU 'UMAR IBN 'ABDIL AZIIZ WAL 
AUZAANYYI. Hadits ini sebagai dalil ulama yang berpendapat orang yang mati bunuh diri tidak 
dishalatkan karena perbuatan maksiatnya. Ini adalah madzhab 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz dan al 
Auzaa'i 
Ala Ula Cai Ob Weyadi Iila ye Iaalrly dala Geluas elalad! palang RELASI Aisi pal) Wlay Sol) Gas, del JB, 
dlonall Aale Coy Alas Jia 30 Upik Lp damiay Ale Jus d el 4 
WA @AALA AL HASAN WANNAKHA'! WA @ATAADAH WA MAALIK WA ABUU HANIIFAH 
WASYSYSAAFI'! WA JAMAAHIRUL 'ULAMAA YUSHALLAA "ALAIHI. WA AJAABUU 'AN 


HAADZAL HADIITSI BI ANNANNABIYYA SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM LAM YUSHALLI 
"ALAIHI ZAJRAN LINNAASI 'AN MITSLI FI'LIHII. WA SHALLAT "ALAIHI ASHSHAHAABAH 


Berkata al Hasan, an Nakha'i, @ataadah, Malik, Abu Hanifah , Asy Syafi'i dan juhmur ulama orang 
mati bunhuh diri dishalatkan. Mereka menjawab hadits ini bahwasanya Nabi shallallaahu 'alaihi 
wasallam tidak menshalatkan adalah untuk mencegah orang-orang agar tidak melakukan 
perbuatan semacam ini. Sementara para shabatat menshalatkannya. Wallaahu A'lam. 


2 Mazz Rofii 
ceglali 3 padi — AI ri £ pam (SI 267) 
PLAY Lagale dag Y AA JB play Wllag Kiran pl JB Ay Ualis Ale alang Juna Ramai 3 JE gl dadi JS ya (ES) 
PI Ai (las. 
2 Abdullah Afif 
Saya terjemahkan ta'bir kitab Majmu' yang dikutip yai Mazz Rofii : 
(bay pLYI Lagake (ang Y Mal JBy Sgldy LUlay Rio pal JB Ay Lalin Ale any Juna Lawiall 3 JP ad dani J3 oya 
PU 


MAN GATALA NAFSAHUU AU GHALLA FIL GHANIIMAH YUGHSALU WA YUSHALLAA 'ALAIHI 
INDANAA WA BIHII GAALA ABUU HANIIFAH WA MAALIK WA DAAWUUD. WA @AALA AHMAD 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3556 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LAA YUSHALLII 'ALAIHIMAA AL IMAAM WA TUSHALLII BAGIYYATUNNAAS. 


Siapa yang bunuh diri atau curang didalam ghanimah dia dimandikan dan dishalatkan, (demikian) 
menurut madzhab kami (Madzhab Syafi'i) dan dengan pendapat ini berkata Abu Hanifah, Malik 
dan Dawud. Imam Ahmad berkata: Imam (kepala negara) tidak menyalatkan keduanya (orang 
yang mati bunuh diri dan curang dalam ghanimah) sementara orang-orang (ummat Islam) lainnya 
tetap menyalatkannya. Wallaahu A'lam. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/478316405524506/ 


2125. Cara mensholati orang tenggelam dan diyakini telah 
meninggal 

PERTANYAAN: 

Begawan Sinting AlasRoban 


Assalamu'alaikum. Nanya maning Om..... Bagaimana cara mensholati orang yang tenggelam dan 
diyakini telah meninggal ? Apakah dengan sholat Ghoib atau dengan goid atau ta'liy ?? 
Matursakalangkong. Wassalamu'alakum 


JAWABAN: 
2 Hasanul Zain 


Wa'alaikum salam wr wb...! 

1 - Menurut pribadi saya yang harus di Tekankan adalah Hukum mati tenggelam tersebut 
termasuk Syahid yang wajib dimandikan dan disholatkan atau tidak. Jawab : kasus mati 
Tenggelam memang termasuk Mati Syahid tapi Syahid Fil Akhiroh yang mana Dalam hal Ini 
menurut Ibnu Ar-Rofi'ah wajib disholatkan dan dimandikan. 


ae Ol de Sunny Jaten SI Serial 3 6 JUSI IS yaa G Ant! 1 Lage Gobas Yg ONY OLI. 

Silay Ajal SSS gl Uang OA gl Ugalan jl Ulasan MA Jl pala Iu Llagi « Lalb J3 ya JS Je Bukan Ane Of ls 
ae Ieany Oglenta 2 jd ola AT ABako Rab JI al JB HA Gg ita LL ya NAS, MIS Aj dl 
VE Pp ARUS IN PLS 


2 - Dengan demikian melakukan Sholat Ghoib pada kasus di atas Tidaklah Sah sebelum 
mengetahui atau mempunyai sangkaan kuat bahwa Mayat tersebut telah dimandikan. 


CI ba Pa da HI Ie LAI 7 AYI. 
Akan tetapi Sah sholatnya dengan niat Ta'lig. 
YA pung Bl Lal ID Kun seb A3 OS Of IN Ce Ob ore Ie il Gile Ul ea 
Wallohu A'lamu Bis-syowab. 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Tidak boleh mensholati mayit yang belum ditemukan walaupun diyagini sudah mati. Kecuali 
diyagini ada yang memandikan atau mentayamuminya atau dengan menta'lig niat memandikan 
mayit maka menurut goul ashoh sah sholatnya. 


Ab US Of HL ap Ob 2gb de He Ul ai Jd Ii ban ad aa LI Ie AA Y 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3557 


159 pp oa BK de ADI en 
Jab le UV SA SIN Aya GIE Of ginian dp Ly gl A3 jl yua ya AS BNI BY (jp Di Alta) 
94 Pp RASA Aa L0mb 3 SIN UN Jadi peka Un EV 3 P AU Y dl ma II, Alah Gde All le 
INI Ke Ob orgb deal Ike aib ia Sa Ja ad di ban ala HI Ie AV Ol Haag SSI JU 
SU dls Aaeh ya LAS onlen NU seb ad OS Of ale 
182 2g JS Lal 
? Hasanul Zain 
Kesimpulannya Khilaf : Apabila mengacu pada @oul Asyoh Imam Rofi'i didalam Kitab Muharror 
yang tidak mewajibkan Niat dalam memandikan Mayat maka dengan demikian Cukup dan Sah 
mensholatinya dengan Sholat Ghoib karena Tujuan memandikan Mayat karena untuk 
membersihkannya dengan demikian mayat yang tenggelam sudah dinyatakan Cukup dan Hasil 
serta tidak wajib dimandikan lagi. 
9 UI oa Jml aya dyenih OY LV Pai 3 EL Hee me! Olory oli Jak 3 Jali as bass Ja) 
Hua Jyaad GI Jana Yg BSI Ja ASI ika ad 4 HI SD AI Jua ya adl Ca ON, Ri Db Jha, 
Adapun jika mengacu pada @oul asyoh Imam Nawawi dalam Kitab Minhaj dan @oul Rojihnya 
Imam Rofi'i yang mewajibkan Niat maka Tidak Sah Sholat Ghoibnya kecuali Yagin bahwa mayat 
tersebut sudah ada yang memandikannya karena dengan tenggelam menurut Imam Nawawi dan 
Imam Rofi'i dalam @oul Rojihnya tidak dinyatakan Cukup/Hasil memandikan Mayat dan 'Illatnya 
karena adanya Perintah bagi yang hidup untuk memandikannya. 
Hg ale Gala emnng 4 ala Ugal Uh Jl 6 Ga Yg BSI Junk ASN Nia dad Cal bata al GUI, 
JII At yg Ol tag GEA Jak Hyang eny 3 eng LIL Ol Kemal AI LA paa kongnai ag HA Jab 
Vo EA Pen BM TE Pp JI US 
Wallohu A'lamu Bis-syowab. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/505881146101365/ 
2278. SHALAT JENAZAH OLEH WANITA 
PERTANYAAN : 
Ady St Trili 


Assalamu alaikum, gimsna hukumnya orang perempuan mensholati mayat perempuan ? 
( gugurkah hukum fardhu kifayahnya ?) 


JAWABAN : 
2 Nabilah Az-Zahrah 


Sholat jenazah harus dilakukan laki-laki walaupun anak kecil yang mumayyiz agar magshudnya 
berhasil dan karena shobiyy lebih patut menjadi imam untuk laki-laki bukan wanita atau khuntsa 
menjadi imam laki-laki, serta karena laki-laki lebih sempurna daripada selainya, dan doanya lebih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3558 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dekat untuk di ijabahi. 


Sehingga sholat jenazah yang dilakukan perempuan tidaklah gugur selama ada laki-laki yang 
mensholatinya kecuali tidak ada laki-laki yang mensholatinya maka sholat jenazah wajib bagi 
wanita untuk melaksanakan sholat janazah dan kewajiban fardlu kifayah sholat jenazah gugur 
sebab di kerjakan para wanita,dan di sunnahkan untuk berjama'ah. 


A20 - 49 8... 8-9 4 20 -@ 9 J - 4 o-o 3 3 Pa 3 8- 0 na - 0 9 0 
(ore Vj Jera Lelah OK4 Of galang mali UU, 4 3 peaiadi J papa Ian Lena yy (SS) Led belia 3 (AA) He 


83... 2. o- - 33 .. - 2.9 LX 0g 38 3 o- 0 3-9 cc. 9 9 0» 0 838... 0. 031 0 

203 OI ka Kebaikan pa Hg MI IA leah pb uya JST SN DU SAN Geng dil Lin 
a- Pan NG - 5. 0. oo 8. -. 0. 0. 0.9 o- ocu. 3 @ 
Ing Buang elu Jaka Vj AI Uya pel an gang aa UPI AI TAS UUS ea, 


23090 0 R3 on. 90 - 


02 a00 2200 10 2. -0 0 90 aa. # 2 0. o 0 - 0. 9 0, 330 
Lebak ja Dgn Ka sLnyakig Hy rab Vj Ron Tina pd Ola Idea Ig si CSS Lena belia 3 Ay Oi) 


LA Yayang US PL A1 Ta Dil AI) Ondel ator Uya out Iko 3 pr3 Opal DU sabar Uas 
Ta 6523 32. 0 : Dean - - a Ba AG LI Luo an - 0 PIA KN) PEN An 
Lae Ig AP Op dag — esai Alia Ugal Jb anta Ja H3, js as Uj a, of Syllt Ja das 
£ 8: Aa ST 9010 (AJ 


209 4 9 9 0 o 0 - 8. 9 (J 8 ».- oo P3 au TN pn. 0. -$ Pa o 

Ungan JS Ob pUsll Juotll ap ab pkai Obi padi 2) Cd Ag Gaya Sega pete US Bolby Ie dyng aa ay ssi jean 
22... 0-0 @.- 0. 9 @ 9 - 32. 2 0. -. - 2 - 23 9 2 2g 340 4-9. m. 
da NA Ganas A00 Ja (AI mal OU 35 SA) 2g Tr — Sila Sly awas U amal Olely dia jala PU ya ella 


So ed) Pb ee Sa KB gal Ti sia oo CA LSI VI BUSI pas aa Jet 
In Lag ella Jaa HA 2 ea pa BL po Gd Up Kila agng Oon de ALAN Jaa 
na aa AN 
dot) PN ea d$ HE aa ale ia Gal Ya Kia AI Se ola dl La kana peran aa 


0. ga, - - ca te. (3 reg. 3 9 Pad 9 . 0 2. - - 
Paba R Hu lo anta ga lalu Ka fa gr Deny adh SUSU paku JW AS dl 


0gz0 -0- 9 90 — -9 » 9 40 - 2000 3 0-0 3 0 0» Ro 3 Xi. o ca 0 0. 2. 330 Hana Tan cod 
AI An Ea OP jalak mali Al tp Leale CerlJB Jong dy SAI A3 Lim jay SA 23 deal Hy 


8. 


js 2d Gaya! Jain Uga Katon Jai As Sa Of Hp as) da Opsi Jain ella La 


2... 9 90... - 0 0. oo Lo — - 2 8G. . 33 - 9 2 0. 8 Pad “ Pen cu - 20 
Ia Dip IE SEP GAN Sea UN PAS WAN JL Lanka Dah la ab pa 
20 2... 3. - - Pa Ta 0-0 4 2. 03 0 0 Oge V0. A4 0-0 .. Ia.0 0 @ 2. BD 0... So 3 0-0 
JBS yag LES Ga HI alat KASI 2 Lely sll ye Yara Jai Ball calo Ily ella yag te La 
a33. xXx 9 o 8 30 —— GA AO DA LO. 0 3-0. 9 . Pan Id - 3 8 30 - .— 39. 3 0. 0-0 #2 .9 
cd Gn crdlndt Ii) CoA AS CA ab SU AISI Ll (lery Illny ella Said Uy S8) Tr -— yoy Ular 
0 2 20 0 000 38 L02 2 2 000 Ie 2 0 Soco-o. 22 202A IL 22 2 00 w ID Io I0 Ie 2 2.5 Ie 2. 90 
Je A3 Isa gps ang han II) BAE Anji I ergilla au Jon) han Ip - AI Sina dimny LAS AsLamll 


- pe Ns S3 Saya si eh EA ANT 2 Ja Uang ain d2 at : 2 js 
begal kana d PAI Sip US Mag Wah Lah Af ji wlo. 

181 2g JH dil 

EP uya (0m) JB LL 0 Of Talas (goal! OY) Ag 2 padi Jadi Ta Lamo jp (SS) Lo belah 3 (AS) 
SAI 2 yng 3 eh Ae ian GAS Gg Aa II SBL 0 tag oya JST SIN OY SIN Moo prg  E3 
Ibr) Aing slailk Jaka Yg Jph oa pa 02 pe MY Ii PN CP GUS NS. 

111 1g Ji 

AS on pP UN CU alas Ueral SUp g 2enada Jaran Cia era J3 S3 33 BEM gi 
Ap SB da Jai an ka Hg 5 PAW Pai 
i adl dad Law 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3559 


Bay Ea oya on Y Jen JI LL 03 Of Talang (goal! OY) cg pak Saad Tak Lena jy S3 Lean belah 3 AS 
dal Koil Ajeud On oya JT SI ON SAI 9 yng ga 
409 plg xi 
2 Ghufron Bkl 

Orang perempuan melakukan shalat jenazah di kala ada orang laki-laki hukumy sunah, tapi tidak 

menggugurkan kewajiban shalat janazah tersebut. : 
IIS OS gt V mass Yg VITA Ob Hileh Mp Saing Lado CL UU S3 oya ISI La on yong ga Alya TPI 
UAP Il JI deng held IL dale dng LL & glata Y lag LA Ugsglata RI il Ag HA ay BS ja ai 
ro ES Sa Lb 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa shalat janazah menjadi gugur kewajibany dengan di 
lakukan orang perempuan walawpun ada orang laki-laki. Gulyubiy dan Mughniy Al Muhtaj bab 


shalat janazah.ma'af tidak bisa nampilkan ta'biry karena hanya berdasarkan ingatan saja dan 
barangkali ada yang bisa bantu teks arabicnya, monggo..... 


2 Sunde Pati 
der LL 0G Of alas aral ON, Ao nail Jonad Liat Lane 3 S3 Uno belia 3 A3 (180 (2) AI 
SSI aka lebi ae Gg YA OA ab oya JA SI OY SAN Cah ad yang aa Sila HL PN 
PIN CP BUS NS Gal dypr3 
Dan 1 laki-laki walaupun bocah yang mumayyiz maka sudah bisa menggugurkan kewajiban 
melakukan sholat jenazah karena maksudnya sudah tercapai,karena bocah itu sudah layak 
menjadi imam bagi laki-laki, dan tidak cukup pada selainnya,yaitu dari khunsa dan wanita beserta 
masih adanya laki-laki, karena laki-laki itu lebih sempurna dari selainnya dan doanya lebih dekat 
pada ijabah, dan masalah tentang ketidak adanya keguguran sholat jenazah dengan tanpa adanya 


laki-laki beserta masih adanya bocah laki-laki maka ada pembahasan yang telah saya sebutkan 
dalam syarah kitab Arroudl. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/563814460308033/ 


2307. HUKUM MENSHOLATI MAYAT YANG MATI KARENA 


BUNUH DIRI 
PERTANYAAN : 


Wiro Putro 
Sewu. Menyolati orang mati bunuh diri bagaimana hukum figihnya? Suwun 


JAWABAN : 


2 Mbah Jenggot II 
Hukumnya fardhu kifayah selama dia muslim. 


4 080 0 08. o-e - - 2 9 33 0 . 8, PN and o-. 0 40 w- 9 o,- 33 12 8 220350 — 

Pasta! US oya 6 Alamby dala 3 Naa BUSI Gay oya Lagi Ig p07 6 A39) elmadi Lagadi KAKI DH yng AS oleh Gil 
wa... 0. o- -, 9 - 0 2 8 30... 030 w 

PS di J3 AS Oa 0 cP4 Yama oi $ 

2952 Or A3 Agil! A0 ya gl 2 JUS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3560 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama figh sepakat wajibnya mengkafani mayit muslim dan mengburnya, mereka menjelaskan 
bahwa mengkafani dan mengubur termasuk fardhu kifayah sebagaimana menyolati dan 
memandikannya, termasuk orang yang bunuh diri, karena sungguh orang yang bunuh diri itu 
tidaklah keluar dari islam sebab tindakannya membunuh dirinya sendiri sebagaimana keterangan 
sebelumnya. 
2 Mbah Godek 
SULAy Aisi pl JB dy Ulin dala lang Jaa Ragil 3 Je Il dadi J3 oa (AB) (207 1S) AAN TA & yaa! 
el Ani dbeiy ALVI Lagale Cekag Y aan Jt Sala 
Sub Bahasan : siapa yang bunuh diri atau membelenggu pada harta jarahan maka mayatnya tetap 
wajib dimandikan dan disholati menurut kita (syafiiyyah) dan dengan pendapat ini telah 


berpendapat imam abu hanifah, malik, dawud dan imam ahmad berpendapat bagi keduanya tidak 
perlu bagi imam mensholati mereka akan tetapi penduduk masyarakat saja yang mensholati. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/572361552786657/ 


3089. HUKUM MENSHOLATI JENAZAH YANG MASIH 


PUNYA HUTANG DAN YANG BUNUH DIRI 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum... Bagaimana hukumnya menyolati jenazah penghutang yang tidak mau 
membayar hutang nya ketika hidup ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Hukumnya tetap wajib dishalati. 


(2 2127) Ia AI 
dale Inai Un dang Laka Jaditaal oya Mat JB abg UJI 3 pria PLS Jd oya Gvakumdi Jill (de Gebang 3 Jas 
Le dala dag JUS Je dam Y eyes Jing am G Jia jl pelan oh SAI AINI, UJI JI, de dhan didaiy 
AAS 3 gas jelas Jp Ikang (JSI dadi JB Gde YP del le II DJ pala 3 Ale AI Ao AI Syay OLI bs 
AIA Us Jal Iyesdt play! Jat Ngak AY Ono Yg Blade as Y 1 JB diam Ul Ol VI SI One, 
JB) B pkikiaYI 32 Uh Ay sle2 pegad Slemtng Yg R08 Cegah Jas Yy JUS AV ade kas 3 OI Jal ly — JB 

Kan de Yg Tail SL pia Ja da Jeat Yo P1 Al Is 
? Mas Hamzah 
Hadits yang diriwayatkan oleh Iman Al Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut: 
JB M9 pake sy BA co D6 Sai 4 B5 Ja Il oral! Ale lb Ai BeJU Sp 05 Lp. ala 
(Haa 3 Gobel ol) Sat de Sala" old 


Artinya : “Bahwa seorang lelaki yang wafat dalam keadaan berhutang, disampaikan beritanya 
pada Nabi shollallohu alaihi wasallam. Maka Nabi menanyakan apakah ia ada meninggalkan 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3561 ) 


kelebihan buat membayar hutangnya. Jika dikatakan bahwa ia ada meninggalkan harta untuk 
membayarnya, maka beliau menyalatkannya. Jika tidak beliau akan memerintahkan kaum 


Lan 13 


muslimin: “Shalatkanlah teman sejawatmu' “. 


Mengenai mensholati orang yang membunuh dirinya dan orang yang mempunyai hutang, 
driwayatkan dalam kitab Syarah Nawawi Alal Muslim : 


Ke 
Sale Jua lb GALAK dani Ja Jon lay Ale AI Ola dl BN JU Ra Al Op 


Dari Jabir bin Samuroh berkata :" Pernah dihadapkan kepada Nabi shallallahu “alaihi wa sallam 
seorang jenazah korban bunuh diri dengan anak panah, dan beliau tidak bersedia menshalatinya. 


Penjelasan Imam Nawawi : 


Cal Bg 4 AA papi Aa 1 ag Kala Ilang € dillnand deni JB Ce Gekan Y 3 Ja oh Jo CaA Ia Ig 
lay dala AN ba ai OL ad Nik yg Tgelorly € dala Glaas £ slaadI palang ALI) Aisi paly Ullay SolSy and, 
AN Jah 3 BNI ear dala Ah Calo Gaal SJ LS Nik «6 Aelonsali dala alay € Alah Jie 32 Geli Vpn denis ale Jam d 

elang Ala AI lp J3 ale IN dalm jaly 4 Ay JUAN 0g Fildan YI 3 Jaludl ye ab Lan opa Ale opa dai" 

UJI My damdi JI pgPr png DIAL pelan JS de SNI AI salad ka 1 ol JB" Klo de lala . 


Dalam hadis ini terdapat dalil bagi orang yg berpendapat bahwa orang yang bunuh diri tidak di 
sholati sebab kemaksiatannya, ini adalah madzhabnya Umar bin Abdul Aziz dan Al auza'i. Al 
Hasan, An Nukhoi, Gotadah, Malik, Abu Hanifah, As Syafi'i dan segolongan besar ulama' 
berpendapat bahwa orang yang mati bunuh diri tetap disholati. Mereka menjawab dari hadis ini 
bahwa Nabi shollallohu alaihi wasallam tidak mensholatinya sendiri untuk mencegah orang orang 
agar tidak melakukan bunuh diri tetapi para shohabat mensalatinya. 


Hal ini serupa dengan ketika Nabi shollallohu alaihi wasallam tidak mensholati orang yang 
meninggal dalam keadaan masih punya hutang untuk mencegah mereka dari menyepelekan 
masalah hutang dan menganggap remeh membayar hutangnya, dan Nabi pun memerintahkan 
para sahabatnya untuk mensalati orng tersebut, Nabi bersabda : " sholatlah kalian terhadap 
sahabat kalian ". Al @odhi berkata :" madzhabnya ulama' selurunya berpendapat bahwa sholat 
mayyit itu atas semua orang islam baik yang meninggalnya sebab di had, di rajam , membunuh 
dirinya sendiri maupun anak hasil zina". Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/763177703705040/ 

2402. MENYALATI MAYYIT LEBIH DARI SATU SECARA 
BERSAMAAN 

PERTANYAAN : 

Ariska Cristy 


Assalamu'alaikum. Bolehkah melakukan salat jenazah dalam waktu bersamaan untuk beberapa 
jenazah laki-laki dan perempuan?? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3562 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Fakhrur Rozy 


Wa'alaikumussalaam, bila mensholati mayit lebih dari satu, maka boleh dilakukan secara 
bersamaan (satu kali) , dan lebih utama dikerjakan satu persatu. 


SSI Gala y onde Joel JS AS (daa Ol jong Bukorly BN Anda pneale Ualaa O jln Jill aim ISI (ASIN) 
dd OY Bay Rab ale Cas OI Ju OL pam Ras CL! 2g Aly JS de oya Ol Jan OI le NA) 
BU) JD US Ld al yang ai mei laa Galy Sei cela Has AT SY JI Kay dg ayal yag GAM Jumai 
LN Se $ pai 
Cara mensholati berapa janazah, maka yang paling utama dari mereka yang lebih didekatkan 
pada imam, dengan urutan sebagai berikut. 
1. Laki 
2. Anak kecil laki 
3. Khunsta 
4. Wanita. 
BNP Seal PALI II Je! pad all) Cgnog Jery OLS Ob eelasi pLANI II AU3 jilior matt Of 
Sedangkan mencampur mayit 1 liang lahat sudah ada didoc. 
2 Dunia Maya 
Boleh.. Niatnya 
2 Ghufron Bkl 
Menyolati janazah lebih dari satu baik jenis kelamin sama atau berbeda hukumnya boleh. : 
PL ya SS db ia Ob EA NU (ale INA CG yeah Ty gl IGAAI ai Lay El Bal 30 Fil de AI 
YANYA Ob BE LeLYI ale Coba ya de Jf erabdi Ol yal ya 
Bila mayit yang lebih dari satu tersebut datang secara bersamaan dan jenis kelamin dan 
keutamaan mayit tersebut sama dan para walinya berselisih tentang mayit siapa yang harus 
didekatkan dengan imam maka harus di undi, bila tidak datang secara bersamaan maka mayit 
yang datang lebih awal yang didekatkan dengan imam, dan bila jenis kelaminnya tidak sama maka 
urutan mayit yang didekatkan dengan imam adalah mayit laki-laki, anak-anak, banci kemudian 
mayit wanita, dan bila dalam segi keutamaanya berbeda maka yang didekatkan dengan imam 
adalah mayit yang lebih utama, magsud mayit yang utama di sini adalah mayit yang wara' dan 
hal2 yang menyenangkan untuk menyolati mayit tersebut, sedangkan dalam segi sifat merdeka 
dan sifat budaknya si mayit bukan termasuk keutamaan dengan mati sifat budak menjadi hilang. : 
AAL OP Nas p GA Vig (LOUD ora DUS Ol ella op eeluady eni JA Baen Anda JUS Syam 5, 
9 daa AI 3 LE SI Ily pad Ad aeally J3! pas Jd! Sale JTELAG SU ceU Jen JL dl pap jl 
YAA UI Hill AL SP CUBY BIN RL Aa) aj OB de Ha 
LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-599715003384645 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3563 


2424. MENYOLATI MAYIT YANG TIDAK PERNAH SHOLAT 


PERTANYAAN : 
Aryo Prabu Sasono 


Menshalati jenazah yang selama hidup tidak mau shalat hukumnya ? a. boleh b. makruh c. 
sunnah d. wajib e. ????? 
JAWABAN : 
? Zeinuddin 
BI CSI Aa Urgorgd Aina pb HK gag US ja Ol —. Aoa Cg d Cd mad! Sab Ado 25 padi uali SI 54 Jus 
Vig Ry pendi yay dloy DU OL Dlitand Utyorgd lukitnn di 3S Iloeleiy FA SUS jp Ul II UAN SW 
Jeli 3 Via Oral SK dy 073 maen Alia 3 PAI 3 Crakeaki Sta US ASY lam Jd cmd Ola el 
Aale 2NLA 9 ASI 
Singkatnya : Orang meninggalkan solathukumnya ada. Dua macam : 
1. Kalau Meninggalkan Sholat 5 waktu dengan tidak ber I'tigad / tidak meyakini akan kewajiban 
Solat 5 waktu , maka dia di Hukumi Murtad 
2. Jikalau meninggalkan Sholat karena Malas dan Ber I'tigad / meyakini kewajiban Sholat dia 


Masih dianggap Muslim Berlaku baginya Hukum-hukum orang islam sebagaimana dalam hal 
memandikan,d ikafani dan dishalati atasnya. ( FathuL Garib. "Pasal meninggalkan sholat ). 


2 Ghufron Bkl 
Merawat / memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur mayit yang tidak pernah melakukan 
shalat fardlu dan kewajiban yang lain selagi orang tersebut tidak mengingkari kewajiban shalat dan 
kewajiban yang lain maka hukumnya tetap wajib / fardlu kifaayah. 
Papas NA Ae ya JS lay dye ab oya Lay Skl SU OLS) Ap gi3 When Uly AAN (KE pelama IS jap 
Ae SA AE enim ea SUS Jowad lib Laty PAUS Le oya ala JI G3 ola ya d 263 dl VI dl Y oY WS G 
YP pb jinak Rahy LOL jas ISIG ll le ASI, Cr 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/597271293629016 
2441. BATAS AKHIR DIPERBOLEHKANNYA SHALAT 
GHOIB 
PERTANYAAN : 
Linda Nuraini 


Assalamu'alaikum. Tentang shalat ghaib. 

1). Shalat gaib itu apakah ada batas maksimal setelah seseorang meninggal dunia ? Atau berapa 
hari setelah orang meninggal dunia, kita masih bisa menshalati orang mati ? 

2). Bisakah misalnya, sudah menjadi imam shalat lalu ada rombongan datang diminta jadi imam 
lagi, apakah diperkenankan?? 


JAWABAN : 
? Imam Rochany 
Wa'alaikumussalam.. Batas akhir diperbolehkannya sholat jenazah pada mayit yang telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3564 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dimakamkan masih diperselisihkan dikalangan ulama' : 

1. Menurut sebagian ulama' sampai sebulan, berdasarkan tambahan keterangan dalam hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Darugutni. 

2. Menurut sebagian lain sampai mayit tersebut rusak, karena jika mayit sudah rusak, tak ada 
alasan lagi untuk menyolatinya. 

3. Menurut sebagian ulama' lainnya, mayit tersebut boleh disholati selamanya, dengan alasan 
menyolati mayit sama halnya mendoakannya. Sedangkan doa itu sendiri bisa dilakukan setiap 
saat. 


Referensi : 
1. Kifayatul Akhyar, Juz: 1 Hal: 164 
2. Subulus Salam, Juz: 1 Hal: 480-481 


MU PN tel ULYI DLS 


Aly 2 pb Ai Galah JII SN Old ly) G3 La aa 3 Gde Ce pelany Aa Al ale MY IL Lan ya Ae ala ja 

Je 

LAN 5 LAS TOP In (AI Jaa 

DI HIU IL HUB peang Ale Ab Gala CI Upis Ilad Amd il LAS LA Aas G2 AI eh ina ul yaa 

Rabb Be yl8 pall aka Ol :JB € elama 23 dala Gta Upale Gekad Igdad Lab (de Io 2 JUS Ugal yi0o ASI Sa yeil 

Hae Gas ab Lay ya AI Ol, Lalat de 

ad Jaa 2 gd 3 Ia Ily Yel 3 J3 dala lp sya Lila Aib Ang Ca le BLAI Roro le Jala aa, 

SIS OS y op Gde Celaa PA Lada AG pelan dala AN aa ai LA diB pg yaa pt ala ale mekg dala AI laa MILO Lal 

elang dala AN an pat PN Ga SAI GNI ASI de pelan dala Al ala GL" Liat ad Jlay LL uya yah lay 

Kuah JUL pl a33 CA 3 ll JAE dilonnai ya naa 2 UII Konga Cole Lal Jalag bl ton al My 

Lgian2 ya CSS Uh Upik Eagalol Ryan (AS Ggs Y CAS padi Bal Jataaly pil de Ne Y il II sad ad 

BP Ke! Uda OSN ia A3 Ag AA Il Jah BILA Led A3 WIN BAN Gill ee AAL OLI Hall, US 

de Jae V3 GEN ya aka (TAB) EA) JS jile yay lou dala BNI oya SAN OY claal 1 Jay la en La Ga 

JII Sites da padi Gea OY £ Uap DB pel dala Al dl tailan ya pil de Lal Ob Iya Lely A5, Jpdo 
2 Ghufron Bkl 


Batas diperbolehkannya menshalati orang yang meninggal / shalat janazah ulama' khilaf. : 
1. sampai 3 hari 
2. satu bulan 
3. selama mayit tersebut belum rusak 
4. tidak terbatas oleh waktu / selamanya. : 


ANA JA Haa 3 Ja 3 Ca ra EL dg aa Ii Id ge NE Ja all Ie la la 
2 Tazkiyatun Nafsi 


Linda Nuraini menshalati orang mati , seperti diketahui, hukumnya adalh fardu kifayah. Artinya, 
jika sudah ada yang melakukannya, meskipun hanya seorang, misalnya, kewajiban atas yang lain 
sudah gugur. tetapi yang mendapat pahala hanyalah yang mengerjakannya sj. Adapun mengulang 
shalat jenazah itu makruh jika shalat itu sudah dilakukan scr brjamaah. Jika shalat (yang pertama) 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3565 


dilakukan sndirian, tidak brjamaah, disunnahkn mengulangi dalam jamaah, menurut Hanafiyah dan 
Malikiyah, asalkan mayit belum dikebumikan. Sedangkan menurut Madzhab kita (Syafi'iyah) dan 
Hanabilah, shalat jenazah disunnahkan, dilakukan lagi oleh mereka yang belum 
melaksanakannya, meskipun mayit sudah dikebumikan lihat keterangan saya diatas dan bc 
misalnya, Al-Figh 'ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah 1/527. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/610384515651027/ 


2603. POSISI IMAM TIDAK PAS DARI JENAZAH DAN 


MA'MUM MASBUA SHALAT JENAZAH 
PERTANYAAN : 


? Ipin La Tahzan 

Assalamualaikum. Mau nanya, imam sholat jenazah tidak pada bagian kepala mayit, melainkan 
pada bagian dada atau perut mayit, padahal mayatnya laki-laki, sahkah sholat jama'ah jenazah 
tersebut ? terus bolehkah dan sahkah makmum baru mulai shalat jenazah, mengikuti imam pada 
takbir yang kedua atau ketiga ? (jadi ma'mum masbug, jadi nututi pada takbir kedua dan 
seterusnya.). 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam. Sah shalatnya, karena berdiri di arah kepala mayat laki-laki walaupun 
mayatnya anak kecil bagi imam dan munfarid (sholat mayat sendirian) itu hukumnya SUNNAH 
begitu juga sunnah berdiri di arah pantat jika mayatnya wanita dan orang yang berkelamin ganda. 


JI ey TP 4 le esai (1/ 317, 
2 ow 3 - ago 8. 4 23 - - o-.— 20. B8. 0 9 - 9 203 040. 3 — 0 3 - m0 
Sia 39 Sala at dadi e) ola) (wu Hg ta Oa Oam SS Luo ga SI Sa Is D jie Ana) Hak Jaad 
SAW oa Oa EL gg 

2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, sah tapi yang sunah memang imam ada di dekat kepala mayit laki dan di 


bokong mayit perempuan, dalam shalat janazah sunah bagi imam dan orang yang shalat sendiri 
diam di dekat kepala mayit laki-laki dan didekat bokongnya mayit perempuan dan khuntsa.: 


Jav lai 3 MEP Bila ore jamey S3 Oa das op jitng alah oya pal ob Lai H9 


Adapun jadi ma'mum masbug dalam shalat janazah boleh / sah. Caranya ma'mum tersebut 
setelah ta'bir pertama langsung baca faatihah, kalau sebelum baca faatihah baik keseluruhan atau 
sebagiannya atau setelah takbir imam melakukan takbir maka ma'mum ikut takbir dan faatihah 
gugur. Dan setelah imamnya salam maka ma'mum melanjutkan kekurangan / yang tertinggal baik 
takbir atau dzikirnya. : 


S9 Gamma Uiug Gasal Ul9 US Ab 9d La ye NG elu aku 0d all al yollg asi Lip null asu 
Spa lela WN ON yasin ago JoAl JOg Tadi KHS Kasi »g JIAl 99 H5 Jowo 95 Silgall gl 
AS Aolol SI Jb ul iaslall dg Jb 9 Hill Lei8 3S A00 Llaig die Anil. S sa WI Y/YO: 


Abg HS Aolol H3 Sos Jb BL dowmall dnilall Lg gl gas sali Gd 0 yuS3 Caboiiaag BL uc I5I9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3566 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Alas ale Slsi Gowwoll lo gi Ale SI 0 Ll SE R0 JNE JSI el Cal US gg 63 USU 
Laig 53 ilel.Uesiall cullall YANYe-1 YA 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/5784888321739291 


2721. DO'A YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH 
Oleh: Ust. Hasanul Zain 


Beberapa Do'a yang berkaitan dengan Janazah : 
1 - Do'a melihat Janazah 


ma) Ua Us Yaa gx illea Is) Iga (lag gl pasade illea ikan 8. ky) paaA 2 HM ig) Ba» , 


"Subhanal Hayyil Ladzi Laayamutu, Allohummaghtfirl Lihadzal Mayyiti Warhamhu, Allohumma 
Aanis Fil @obri Wahdatahu Waghurbatahu Wanawwir @obrohu" 


2 - Do'a melihat janazah dimasukkan kedalam Gubur. 
illgs Kira bag Ursale dy gr MI Ular IS pa IA 9gp sp 
"Allohummaftah Abwabas samaii Liruhi Hadzal Mayyiti Wa Akrim Nuzulau Wawassi' @obrohu" 
3 - Do'a bagi yang memasukkan janazah kedalam Aubur. 
aa WA gek at ag UM Oo UM ol gula, 
"Bismillahi wa 'ala millati rosulillahi saw' 
4 - Do'a selesai mengubur janazah. 
Wes Ka) )YAM / Yasi) ...... (dual si5A/ Sial ol Naaky IV, 


"Allohummaghfir Liakhina (Janazah Laki") sebut nama / Liukhtina (Janazah pr) Watsabbit-hu 
(Laki”) Watsabbit-ha (PR) 'alal Imani wal Islam. 
Semoga bermanfaat 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/631101646912647/ 


2885. MENGAPA SHOLAT JENAZAH TANPA RUKU DAN 


SUJUD ? 
PERTANYAAN : 


2 Chikado Lukime 
Assalamualaikum, mau tanya kenapa sholat jenazah tidak ada ruku' dan sujudnya ustadz dan 
ustadzah ?. makasih ta'bir dan penjelasannya. 


JAWABAN : 


? Umar Parog 
Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Baari, dan adapun tentang tidak adanya rukuk dan 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3567 


sujud dalam shalat jenazah adalah agar orang orang yang tidak berilmu tidak menyangka bahwa 
shalat jenazah itu suatu bentuk ibadah kepada mayit, maka ditutup sangkaan itu dengan tidak 
adanya rukuk dan sujud agar mereka tidak salah paham. (Hasyiyah Al-Jamal 'Alal Minhaj III / 727, 
translated by Ichsan Nafarin|. 


bd SL El ISI 3 al B3 JU(T2T 1 Sy — SSL Yi AI Ie JH adil 
BENla Jina Samad) oles UT Alah yan Aya NE d pm Yg PS) 


2 Ummi Af-idah 
Wa'alaykumussalaam...wr.wb, afwan, ikut menambahi keterangan: 


SHOLAT JENAZAH TANPA WUDHU 


2 Ust.Ismael Kholilie 
Semua ulama sepakat bahwa haram shalat tanpa bersuci baik dengan air atau debu, dan tidak ada bedanya 
antara shalat wajib,shalat sunnah,sujud tilawah,sujud syukur dan shalat jenazahkecuali gaul yang diceritakan 
dari imam assya'bi dan muhammad ibn jarir at thabari bahwa keduanya memperbolehkan shalat jenazah dlm 
keadaan tidak suci ,dan ini adlh pendapat yang bathil yang berbeda dgn pendapat kebanyakan ulama. Isyarh 
shahih muslim 3/103|. 


La YP BUS 2o 3 SSI 9 230 agama y ABU 3 Reny Al LA BAY 9 AI ella ya Blade aa LA KA de UNI aa 
laa TPS Gl de AYI many lola Kaka Nela 3 Bole ani Blak D0 j3 Led ya Sendal pr Up AA 3 Cemdill 30 Se 
TA ga 


Ini alasan mereka berdua : 


IL Lama YU UP (mal ar ol 3 sa OP YR Jp yag ALAN Jleital 3 oya Bia y ear Boleb pd CL eny BDS ah 
KIS II SMS UI Ah We 3 YA G3 J3 Nila Bol aa Ulas 738 Jitu y oloo UI y Lee 
Imam as sya'bi dan ibn jarir at thabari mengatakan bahwa shalat jenazah bukanlah shalat syar'iyah (karena 


tidak ada ruku' dan sujudnya) dan ia hanyalah sebuah doa dan istighfar oleh krn itu boleh dilakukan meskipun 
tidak dim keadaan suci. JAI hawi al kabir 3/52). 


Sumber : 
www.piss-ktb.com/2012/02/993-sholat-sholat-jenazah-tanpa-wudhu.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/694284750594336 


2895. HUKUM MENGUSAP WAJAH SETELAH SHOLAT 


JENAZAH 
PERTANYAAN : 


2 Maung Bodas 
Assalaamu'alaikum.. bagaimana hukum mengusap muka setelah shalat jenazah? Soalnya yang 
saya perhatikan orang2 tidak mengusapnya tidak seperti pada shalat yang lainnya. 


JAWABAN : 


2 Syifa Al'hasanah 
Wa'allaikumussalaam warohmatullohi wabarakaatuh, sholat janazah juga termasuk macam- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3568 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


macam sholat maka sunnah setelah selesai sholat apapun untuk mengusap wajahnya. Dalam 
redaksi di bawah hanya menggunakan "agiba as-sholat" jadi semua yang termasuk sholat maka 
sunnah mengusap wajah setelah solat. 


Baca Bughyatul Mustarsyidin halaman 55 : 


Utan BOLA G Rel mma 0 SA) KUA La disle le Jab Ol ab ya Jeely j3 INA 0 S3 sg JB Sub 
ISU WP olg pb SS dh UE Ain adl Sp RAN SIN SU 4 .—l 3D ia oya lah In Ol, Oh Abi Ce CI ol, 
AE Pa Gaal Ul nail Jay Lead Ageng anti Ula Ky Call Balas GI Reel mama oU Tb Cm cal JL dit 
CeU JB Ja AI Lead di Gde BU jang 0 Ali Land pm ol masily ALI JS oa slalu Ja dg ag JB: 
ol Hp AS ka ai Rek Tenan Uya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/689281481094663 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/145-shalat-mengusap-wajah-setelah-salam.html?m-1 


2958. HUKUM JENAZAH DISHOLATKAN DI MASJID 
PERTANYAAN: 


2 Nahraf Aeifuat 
Assalamualaikum. Kalau mayat dibawa ke masjid dishalatin di masjid bagaimana hukumnya ? 


JAWABAN : 


2 Kakek Jhosy 

Wa'alaikum salam. Makruh menyolati mayat di dalam masjid Walaupun adanya mayat di luar 
masjid sebagaimana juga makruh memasukan mayat ke dalam masjid bukan untuk dishalati 
Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah. Adapun menurut Imam hanabilah dan Imam syafi'ieyyah, 
Lihatlah kedua madzhab di bawah Tulisan berikut, Hanabilah berkata : diperbolehkan menyolati 
atas mayat di dalam masjid bila tidak dikawatirkan mengotori masjid.dan jika mengotorinya maka 
haram menyolati atanya dan haram memasukan kedalamnya.Assyaf'ieyyach berkata 
disunnahkan menyolati atas mayat didalam masjid. 


Referensi : 

B Ikan 04 LS domain DLS Oly dorllah! G3 Lah Ce Pull 0 SGAYU PN el Ra AAN de Aa 
Lah Ie INI CL 3 IU ALI ) Jadi SA Lagadika ja Rendy Ad LA ASN Anil lie 3D pP gya doma 

dm DL Gde al Laka 3 IU Reni Alor pny Ale Dial! Uap ME) oki Lagi PP Ol Aoa G 
s Ay nah DS Hg 2 Ke Load & Gelas Minah Ge ai aU SAN YA oa sb aa —& 
PAEran) 23 Semua SE yan ga ALI 95 camemadi sa, small Ce Sa Gi aa 
Mi ang Ol Gula ema Ga JB eka sa & Ma abad CD 2, Ktp small & BRA Yaar 
PE EA PA 


2 Abdullah Afif 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3569 


Saya tambah ta'bir dari kitab al Muhadzdab 1/132 : 
Aman! (Islan og Jt JP Ce pelan dala Ab ala Cai Ol Lie AI gay Aeile wy, UopEy Aman! 3 Ula j3) 


Boleh melakukan sholat jenazah di dalam masjid dan lainnya, karena hadits yang diriwayatkan 
oleh Aisyah radhiyallaahu 'anhaa sesungguhnya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam menshalati 
Suhail bin Baidha di dalam masjid 


Dan dalam syarhnya, al Majmu' 5/213: 


Cotdorian VI Wkalo- pal Gada! Momen! 3 Uilontul ye Kentana (Ja Upad RAM SY 3 lor konon demak 3 Ca Se 3D 
Unika Ia Dg de GILI log Peiaadl, PI Tai 


Mensholati mayit di dalam masjid hukumnya sah dan boleh, tidak ada kemakruhan di dalamnya, 
bahkan mensholati di dalam masjid hukumnya sunnah.. 
Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/728680827154728/ 


3068. POSISI IMAM KETIKA MENSHOLATI JENAZAH 


LEBIH DARI SATU 
PERTANYAAN : 


2 YusufAl-Buchory DoAnkzz 

Assalaamu'alaikum.wr.wb. saya yang sangat awam dan fakir akan ilmu, mohon jawabn para yai, 
di satu kampung pernah ada terjadi ada dua orang yang meninggal pada hari yang bersamaan 
dan disholatpun disatu tempat. pertanyaannya: 

1. apakah boleh disholatkan satu persatu, ataukah bersamaan ? 

2. kemudian jika boleh bersamaan bagaimanakah posisi imam yang baik dan benar ? 

3. ketika akan dikubur apakah boleh satu tempat, jika boleh bagaimana cara mentalginkannya, 
atau jika tidak boleh apakah ditalginnya itu jadinya dua kali ? 

atas jawaban dan referensinya syukron 


JAWABAN : 


1. Boleh dishalatkan secara bersamaan bila wali si mayit merelakannya, tapi afdlolnya dishalatkan 
satu persatu. 


2. Bila beberapa mayit disholati bersama-sama, jika mayitnya jenis kelaminnya berbeda maka 
imamnya diam di dekatnya mayit laki-laki dan bila jenis kelaminnya sama maka harus diam di 
dekatnya mayit yang lebih punya keutamaan dan bila dalam hal keutamaan sama maka harus di- 
undi. 


ub Sl Moo! ngale Hall Said Igalisl gl Igosil agiWal Lay Sl txsl9 0D jila ale 392i 9 

bla TANYA sabll lc) elo agale salasu yo oC gl osolw@l! Ulgol yo A5 yo HC kol Jas 
pp lg ala wa Loc lu « ul Wal uw ES sels3g agcgi Saulg baslg d9 jilall & Las 
Coal ad mirollg JASA add Jail Alis! gl il dB ii JB sae Is Jl Ul aoi Egi Alis UB Igo2g 
JII Ela GIS AoalL ON All daao w0 UI Ula le takan 9 Ale Doll 93 LH ll Jasll9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3570 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YA YA WI lel wal 


3. Tidak boleh beberapa mayit dikubur dalam satu lubanng kecuali ada hajat seperti banyaknya 
mayit sehingga sulit untuk mengubur secara satu persatu atau sempitnya bumi untuk mengubur. 


- 'anah Al-Tholibin 2/118 dan al bajuri 1/205 


YAA wal “lel : 
Eid Jos lo 909 « 5 yaa! « 0asy lardg La Umi al oll (ya Kawin 0 Umi Bo asDy 1 USS) 
da Sada ol 4 25 ya Sal basi - Wol le S3 SI ul Ulu digo Sleis lo Joolog . Ginall9 
data ol dig 3/0l Tunas lagin «9s lele Ol Heal sal ol cal lesi Isi BI gan gk ad» 
va! bil 4 kill doyall 2 le S3 Sig. dls 23 50 lo logiw KU Ala blisl UB . Leo lagids 0S 
webiil 8 WB. iggtdl Y «SSI and Rio 98 Isl UN ell9 .Y gl duo s0 lagiu US « lis! gl 

gl duo oioll 39225 Bg KSI (OLS : ladanl g09 : A35) . uidl ASI ( lagu LL ul: JsS) . gal 
UMS SADI0 RAS BY 0) Gil SSI (3 yui Sio Ro3S : J3). ssl9 ya8 99 Lagidy 0,Su du59 jl 
Lola 4 ul LSI gl doll J0 isl 059 pu wo JL Gio (dal Jb Ag) Lala ob 93 , 
Al adu - UX sol9 UAS Al sagu gl «ata US al SI pc g9 sigall JS JS. dal,S Yg do,» 38 Vl9 
IL 526 lagi Jesyo « na ea “plug lo. 
aliga - JSM do» Sl - agllc ! dalgill 195 JB. clsiul lo adil 3 ayou la SI (Lula oug 1 J3) 
shd ali ole WI SI 33 sa JI Wo « Ubaya do PAS Aio S4 . ip 5 
SSS cma ssi (Isl Ula : Vo8) ol. alel la ed Ion Ad ula « 5dUS sdg . ad Jo elia 
Ros Jb J3 2S JIN Aoa SI Lau dio (Aeuos Ob Ja: da3) le Iisa Cuallg «will 
Jo gl oseiuo Je 3 Siliung . a8y05 SIb am uiuill 5lg5 pe3lg : pa (a91 ASI S3 SI call 

SI (UAbAL SSI Jb 1 dp39 ). Wol UI si (ad gag 1 Ag) Lal. diui Rilia  ggtuo 
259 Olg1 JB3) . pesat 3 Cwall L3 cl ll Ball yo A3 ol Ja ..... 


| O AOSyo 1 Sol dab! 

aU SL sad a59 48 98 Ilg ol Gis Tuo JS d ay Ja JS s5Jal s9 Gta 8 LSI (2519 48 88 J3) 

Hoa ba dak sold Kabul 93 6S 859.28 SI (All NI d3) Gosgall aill N Gusdl gl Sal Lia 
ab R24 Sing oat Two JS SL AI pugy Cup Suga BIS R0 SI Sugall H3S9 LS)AI GusS V3 


sal add 98 EM dsl9 Vai H3 SI Ind dis yasonuleS 379 mAJI Uas Ssl9 suda JISYI gi Gl 9 
Sola olg, baS. 


- AL-IANA' FII HALI AL-FADZI IBNU ABI SYUJA' JUZ 1 HALAMAN 194 : 
ola gl Gender mike MET, BB OLS A5 j3 PSV JL Al ali oa JS 3 Ja Any 3G slah OLI ah NY) 
Soy gl dus 0S. 
Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a 
AI Jyary JUS Cha Oli JSI le Ab AI J yangla Cl doel pg Ulung dal dl el AI Syary SU 1 JB Ar ye 


Load 1 JB AI Segara PE yah HIU Cadoely pd SBY, Ca Igo Iginmonly Iyasly Ig pion Ckag ale Al op 
AMI 3 BBW SJ OK 1 JB UTP AA. 

Artinya : Dari Jabir r.a, ia berkata: setelah perang uhud, kami mengadu kepada Rasulullah saw, 
wahai Rasulullah, berat bagi kami untuk mengubur setiap orang dlm satu lubang, maka Rasulullah 


swa bersabda, galilah lubang, buatlah lebih dalam dan bersikaplah denga baik trhadap para 
janazah, kuburkanlah dua atau tiga orang dalam satu lubang, para sahabat lalu bertanya lagi, 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3571 ) 


siapakah yang kita taruh di depan wahai Rasulullah saw, beliau menjawab, taruhlah di depan 
orang yang paling banyak al-gur'annya, jabir berkata, dan ayahku adalah orang ketiga dalam satu 
kubur. (HR. Bukhori). 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Hariz Jaya 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/743666172322860 


3109. DIDAHULUKAN SHALAT FARDLU ATAU SHALAT 


JENAZAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Raden Wong Banten 

“SS yg S A9 Sale OI. 
Ketika kami mau melakukan solat janazah pas di waktu dzuhur si mayat sudah ada di depan kami, 
yang saya tanyakan adalah afdol manakah yang harus didahulukan, sholat dzuhur dulu apa solat 
jenazah, mohon disertakan ibaratnya. Atas jawabanya jazakumulloh khoirol jaza. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab Hasyiyah Bajuri juz 1 halaman 190 disebutkan : 


ISS) mani DLS (de Latul JSI OLS Of orkah 3S lor mandi 3NLO ag Bid 3S peti Ca ya adl WIT, 
SINI SV Rail DL 32 Laga oya OYI di Lah Aradel 20 le 


Begitu juga tidak termasuk TAHARRI (bermaksud menjatuhkan sholat pada waktu matahari terbit 
dan terbenam) mengakhirkan sholat jenazah sesudah sholat ashar dengan harapan agar banyak 
orang yang mensholatinya, walaupun yang lebih utama mendahulukan sholat jenazah atas sholat 
ashar begitu juga atas sholat jumat. Maka apa yang terjadi saat sekarang yaitu mengakhirkan 
sholat jenazah atas sholat jumat adalah khilaful aula. 


2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Waalaikum salam didahulukan shalat jenazah dulu bila waktu dzhuhur masih panjang, sedangkan 
bila waktu dzhuhur sempit maka didahulukan shalat dzhuhur, referensi syarah mahalli hal 82 : 


Ami KASI Ip Ol4 jldel C3 Sy Swan dy Sjlory Anin materi Ola 


Bila berkumpul (dalam satu wagtu) shalat jum'at dan shalat jenazah dan waktu (shalat jum'at) tidak 
sempit (longgar) maka didahulukan shalat jenazah dan bila waktu (shalat jum'at) sempit maka 
didahulukan shalat jum'at. 


Lihat juga Almajmu syarah muhadzab 5/62 : 
dgn BA 3 garand ya mag WA Bae NS 33 LAN iya ola «gita sala € Lal AS pilo 6 ghoy AN IA Umaad Haa 
Sl Weda Unoan Maia ga &, Ya ea ia Wasalay) «538 Lala Ula yaxy sen yo cuy Ulin Kang maa La gai, Siap Usil 7 $ Yu 
Wssand el an «gal & US Yi - gl Slop Jelas - Yama) else euy siial cad 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3572 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Sunde Pati 
Idem dengan jawaban di atas 


gammdl Redi (1) 436) 

BLAI LS I3 II TP d3 AA ema LAN ai Sy PP Aga id AaS N Hong OLI JUHA OT el, 
PISA Kemah ai ALA SI ily LS Ceamatoal Ob EI mad Of Leah Maki Kang pall HR) Ob Haa 
JA PSSI Pj Pkn AI oanai CSI BLS Ob aa Pd Lellat GpjA P LAI ag KY SSI 


Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/765664420123035/ 


3300. HUKUM MENSHOLATI MAYIT SETELAH SHALAT 


ASHAR 
PERTANYAAN : 


2 Hulaimi Shogir 

Ustadz/h, apa hukumnya sholat janazah yang dilalukan di waktu tahrim shalat dengan sengaja 
seprti yang dilalukan kebanyakan orang yang mengundurkan waktunya selesai sholat asar apakah 
boleh atau tidak ? mohon penjelasan beserta ta'birnya syukron 


JAWABAN : 


2 Yai Abdullah Afif 

Boleh jika bertujuan agar banyak orang yang ikut menshalati. Namun yang lebih utama dikerjakan 
sebelum sholat Ashar. Wallaahu A'lam. 

Ta'bir dari Kitab Hasyiyah Bajuri juz 1 halaman 190 : 


LS cal Tessa lo SK lada As GK by ab LA Aa II Ds abs sal 
saban 


2 Santriwati Dumay 

Makruh melakukan sholat yang tidak ada sebabnya di 5 waktu, di antaranya adalah waktu setelah 
ashar. Jika ada sebabnya maka boleh, tapi sebabnya disini harus sebab yang mendahului atau 
yang membarengi, misal seperti sholat jenazah. 

Ta'bir tambahan dari kitab kifayatul akhyar : 


JB ul dl ditut 3 Liku Y uli PI SI adl 23 
SI yah Gali ol SELAI ll cell slyall3 0,53 YG Las al lal La) ga Y 6 yA 3 
233 Bolisll Do 53253 yg UkwiI Lois yul Jilgillg Uimllg pai 6 alga eL33 OI 
Son DIWAY Sala 23 UI 


Tambahan lagi dari kitab igna' : 


(oa 05 VI) 
23 Sia 9 23 0559 £ D9 dim 9 GUSI wl abg stuiwl 9 H gaiS 13 dil mui Kls £ba uc 
au UBI lod JB3 wARS3 poll a00 ol akug WE AU aan DI Nas pl Lay Hi SI egg 2)LS 

Ed La gali HE sin Y WI ASN Boa dI yi, Elis Law Ao lol jalal 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3573 


2 Abdur Rohman Assafi'i 


NY yaa OLI 2 

Ja INA BL st: 2 dalan Aan LA aa gd slip Nte lala 
Oluul tac og! xg lele 00 USAI agale d5 AgiSI Liu UI Los 

Lila ON 

Be AN Ane Kas oLa bu 
. Jab Jol US gi W,42 yoo slcall 

san la Sa bale DUA asi lal ma sanga desa sar ls 


? Ical Rizaldysantrialit 

Melaksanakan shalat pada waktu karahah (waktu yang dimakruhkan), hukumnya tidak 
diperbolehkan kecuali shalat Dzi as-Sabab al-Mutagaddim (sebab yang mendahului), semisal 
shalat @adia' atau Sabab al-Mugarin (sebab yang bersamaan), semisal shalat Gerhana. Bolehkah 
shalat jenazah dilakukan pada waktu karahah semisal setelah Ashar? Boleh, selama tidak ada 
tujuan melaksanakan shalat jenazah pada waktu tersebut. Wallahu A'lam. Referensi : 


ddbadI LSI 05 dio 2 190 : 5x0 1 ejal Sogawll Mal ul ut dala 

S3 G0 A8 GE Sos Ob BSI G9 La 3S BI Goliall gl Sial cuall lS H all ASuo JSa3 
X3 yan! Egilb KI u0 13533 Y ASipuall JS SSI GE Rp Ala ui J V3 HS G3 
(do Se SSI Go oa SIKS9 123 Kie LS log Culad ale « OS 3 lo SSI G0 aa Kp 
dl kog Lo AE Ganas dpi IS Ul3 sakoall 555 255 ol X0 s5 BUSI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/788091921213618/ 


3485. HUKUM MENGULANG SHALAT JENAZAH 


BERKALI-KALI 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 
Assalamualaikum, apa hukumnya mengulangi sholat janazah 2 atau 3 kali.? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Hukumnya boleh-boleh saja, tidak masalah, lihat kitab roudhoh imam nawawi, fashl mengulang- 
ulang sholat mayyit : 


Ls Bis pagi dng « «S3 ,99 dolan lele lalu Ul pel « UgoSI ma Ai « dolan blill lc ko Il. 
Inluay pl till sad elgag 4 aan ale dalan 99 lgiole| al Luoniuy YG « Id.io valao yo lolg cela IS 
#sila Lnue wall de Buol UB «asu gl « cal Ja 


Ketika sholat jenazah telah dilaksanakan secara berjama'ah kemudian orang lain berdatangan 
maka orang yang baru datang boleh sholat jenazah secara berjama'ah dan secara sendiri-sendiri 
dan sholat mereka juga dihitung fardhu sebagaimana yang awwal.adapun orang yang telah sholat 
sndirian maka tidak dianjurkan untuk mengulanginya secara berjama'ah menurut pendapat yang 
ashoh ,dan sama juga orang yang hadir dan belum sholat tersebut datangnya sebelum di kubur 
maupun sudah di kubur karena sholat dikubur menurut kami hukumnya jawaz/boleh. Wallohu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(357 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


a'lam. 
- kitab fathul mu'in dan syarahnya i'anah 


ag lele J Jua 9. lgi ig Lang MLS eaig Lula Dll Ji any ad yo 123 Ale ala Ig 
Saba Ja Sir wa3g Isl wtaclas 20 Leste!  ISatoralg ln dla wol Lau Yee sai 
JIN SS NI, 


Jika mayat telah disholat kemudian hadir orang yang belum sholat maka disunnahkan baginya 
untuk sholat terhadap mayit dan jatuhnya adalah fardhu, maka niyatnya juga fardhu dan 
mendapatkan pahala fardhu,yang afdhol baginya adalah melakukan sholat tersebut setelah di 
kubur ittiba' dengan nabi.dan tidak disunnahkan mengulanginya secara berjama'ah bagi orang 
yang telah melakukan sholat jenazah walaupun secara semdirian, jika mengulanginya maka 
jatuhnya adalah sunnah. Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa mengulangi tersebut 
hukumnya hilaful aula. 


V53) ol ole Janu Jd yan 523 SI (Sucu ad yo 223 1J53) all ale SI (ale aluo Jo :Ja): 
ala LA dlu gg SI (LA 3 gg Hal) call ade yluay ul uas yal Lay SI (le Pal du 
Yg. JaN bait lg A23 y0 dn sill Cinngy solat musa J8 yu SINI LO YAS «all ale 
lo A3 J5 13 Kb ae Sl Us UN sil ad S3 Il il 20 S3 lil Pdlo gi LAS "Jl 
Diaay olio 12519 Jet rias BSI 55 nel939-- coal BobS Jluas Sang 25 38 Yao RSI - LS, 
le lip la Ul ASI (Aslgs lus Asi). say SI (ang Hi). Lal Las 23 mug Alas lg. HI 
Phall U953 2213 Sl (LAN xgy HAl933)-Bdlual «SI (Lala Hal). mas wal SI (al Jas #93). us ll 
ole al - alug uje AVI lo - ul S9, lo s9 (eU dg). ola ga LS Ag 19 455 call yo le 
Seal ade BAP sal pes Ala ons ale DUA Se Intasilail sal selang aslam sega 
disi ol. dll 


2 Ghufron Bkl 
"adah (mengulang) shalat janazah adalah khilaf, menurut sebagian pendapat ( AIIL ) "adah shalat 
janazah adalah sunah : 


Us a32 lbs (Aolas go Lgislel 18) .al sda bo US Ha & JB (BII Lai Yg 133) sud die! 
al aa J9 le jt slh 39.9 ps laa Jai Y dng is sleali 4 lgialel Lan pl lulg -Id io lgislel 
og dan osn Hlgill 98 JIE Andal dai lal Lg SI (Ol Curi laolel UB 193) la ye ole 
Aoa cum! ole GOball ya dowatall yb larlisul 83309 usbn CSI ad Caps Sia Y Okuall SI muali 
Gal 2x0 usil J2 ng lal Jin (Jl e-A J9 1033) .ol Anti Jang 03 Jas N Jo seloals, 
vas mom dolisg AS SIA agaasu Ja Ul yL AN Gayung “ Ya € uc bil 0 loS - dab sdg 

IS BNI UB count ole Lia Ng Jgiy ssi 439 Wlagall 48 JB 'lguoig sani20 @l psi 

U Sora N Algiy Egomoll 59 40 Iel9 Sol Iga “Sal Galah Ulas ai yo ajh A9 IAI 

Jaa be IP Be 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/831377006885109/ 


3593. SHOLAT HADIAH (UNSIL 9OBRI) DILAKUKAN PADA 


MALAM KEDUA 
PERTANYAAN : 


» Zae Abjal II 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3575 


Assalamu'alaikum.. Tanya dong mas : sholat hadiyah itu kan bagusnya dikerjakan pas malam/hari 
pertama kematian.. Nah bagaimana jika dikerjakannya di malam/hari kedua? Apakah akan tetap 
dapat keutamaannya? Sebelum & sesudahnya, saya haturkan terima kasih.. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam, bisa juga, kalau untuk menghadiahkan pahala boleh kapan saja 


dago gl dxolg 1010 Jati toke JS Luall Juan H5 ybll Laall JB3 : cwllll del. 
akang pal Log alac Ulgi Jay ul ul Ul dil Jal U50 #Ailjal jlisall ab pd 


2 Taufig Alaika Salam 
Ini hadist sholat hadiyah lil mayit 


FN) Hi Ed kila ala sala 3 ) Y KL Ap kara Re AA kunta Yah «alang 2 Sp Jah « 
ES 1, JA ala) San « 38 yi as SJ aA saga AtiSA USilb « aa US pu « slliSa « AJ 23 Wa Ima 
las Sab Ba «gai Ula laris Sglagl Ueo Ba yo BN) ay BDG 6 Ayat LIA Lagy male Ula Ba» Uk alel « 

0 SJ A9) AA «gim gd Sedap Iko Ny mate dee Una 6 gandos MUA Wana» 2x00 sel Jalan ola 

Uata ya mai ga ya Ma MA Pony AA II AA genap grain IA Il HA A5 Haa sela il ia 
Aga ya M5 AA 


Walahu a'lam 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/839697362719740/ 


3928. PENAMBAHAN LAFADZ "WABAROKAATUH" DI 


SALAM SHOLAT JENAZAH 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Ishag Al Lathyf 

Assalamu'alaikum..mau nanya.. ada 2 pendapat yg terjadi di masyarakat, yaitu: 
1. Salam pada sholat jenazah, memakai salam lengkap "Assalamu'alaikum warohmatullohi 
wabarokatuh" 
2. Salam sholat jenazah sama dengan salam sholat spt biasanya "Assalamu'alaikum 
warohmatulloh" 

Pertanyaannya : 
1. Pendapat manakah yang lebih kuat, rojih, masyhur, mukhtar.? (dalam lingkup madzhab 
Syafi'iyyah) 
2. Refferensi'/ta'bir/ibarotnya 
3. Kenapa dalam sholat biasa, salamnya tidak full.? apa hikmahnya.? Maaf banyak nanya smile 
emotikon#Terima Kasih kiki emotikon 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Dalam sholat biasa juga disunnahkan menambah wabarokatuh karena ada riwayat hadis dengan 
sanad yg shoheh, dan hadisnya tsabit dari banyak jalan. 

- kitab fathul mu'in (1/122) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3576 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


X9 si Sule Pluui yy X9 Adul Sule 049 El Sule Adul #lnbil9 og las :la ac Cb 
ola dls dog Gaug-liSytal dn NI 2 93 la plesg asi ul Bdluall Jlui Jo Sule god gl dil Nu 
NS oa Ul Umag-d Jia JlC 9299 Aron C9 R9 39 CAS Ilio Mg Xu LAS Ul ps5I9 dolol LS ji 

ie go lai oi Masi as ed Gel 8 se Jasa sie al a53 egois ali ana suaka ca 
S5 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaamwarahmatullaah, terjadi perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam 
Romli mengenai penambahan lafazh WABAROKAATUH dalam sholat jenazah : 

- Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya sunnah 

- Menurut Imam Romli tidak sunnah 


Ta'bir dari Kitab Al Hawaasyi Al Madaniyyah, karya Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al Kurdi, juz 
2 halaman 114: 


85USJI Lsls kasasi Jalal Eno 0 obsollg dlall 4 33 WS .y9 UX mac Jd 3 WS loo Lo5L59 
bilas 33 282 Mel Jlesll9 Kab Si3 Up3 Wi all Sic Selaal6 


Adapun sholat Jenazah, maka pendapat yang muktamad menurut ASYSYAARIH (Imam Ibnu 
Hajar) sunnah WABAROKAATUH. 
Sementara menurut Imam Khothib Asysyirbini dan Imam Jamal Romli tidak sunnah secara mutlak 
dan dalam kitab Itsmidul “Ainain halaman 20: 

dlaJl y0 9x5 48 (A5) osaicl9 WS 49 bol US HS Mal 


banyak ulama memilih menambah lafzah WABAROKAATUH. Pendapat tsb dimuktamadkan oleh 
Imam Ibnu Hajar khusus dalam sholat jenazah. Wallaahu A'lam. (Di) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/929823593707116/ 
www.fb.com/notes/932395866783222 


4034. CARA MEN-SHALATI MAYIT YANG BERCAMPUR 


MUSLIM DAN KAFIR 
PERTANYAAN : 


2 Ky Azum Fuzuy Yla 
Bagaimana cara mensholati mayat yang mayatnya bercampur antara kafir dan muslim ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Caranya bisa disholati satu persatu, niatnya ditambahi "jika muslim", pas berdoa juga seperti itu " 
Allahummaghfir lahu in kana musliman ". atau langsung sekali sholat untuk semuanya, niatnya 
"untuk muslimin di antara mereka ". Menurut imam nawawi, cara kedua lebih utama. Wallhu A'lam. 
(ALF) 

- kitab majmu' (5/218) 


db tua al SIARAN 4 “aah alus ade Tab To jatah dos ln agelan SKI jar 
dll ad ja N bYUSNIO). 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3577 


-agalc 2d 9 meluaSI9 mga0N Jan Hy ! lubuol J3 « Io sumo J9 « 265) ugolwo Jalisl ISI (lol) « 
Juogiy X9 « usaluo pgid 2X3N9 Cuoluall 48 drslg 9011 059 4, ON ID yo Kosi G9 ADS Yg « m4399 
Ja sala seng ul basis H3 X9 « dls 33 « gue Uleuiuab VI Uslall sisi all 
wild 3 si ll dpakoll Lolg agid99 agale 29 AeasS9 Rum! Ju Kg JAS dilas akwo Jalil 
yA les gl «XI da5 99 a50 d9 : Al agan) Luloi JB. Ml si Ul iii Jos UL 43 kilu 
Jgtag : lod 489 S 929 Yuu sud! JB « Lahuo US Ul Uc dual Sgiug ddu0u Rama yo nl9 JS 
AK Wa ea sa eka en lakuo US Ul pas ag : lesi 33 
v9 wsalwoll Mdc Dk KS giy9 dao19 000 guall dc salo elu « ala masa sasis GelbAn aa 
Mn Me dini 3S ole LD Lgad cmd WN 3 adal Gulidl dSII 0Sdg « s XD 
cak . 


2 Ghufron Bkl 
Yups, Caranya dengan niat menshalati mayit yang muslim : 


Ld uu saga gl JESIL oroluoll «igo bYusl Lgio no bas 3d Yo 25080 5 . ilals ol XI 
al sda aill big J Ring lol 3 eldgtdlg JSI Lala Dal US yl9 Puallg guna Ju ag 
balisi 9347 5 «13 sada Pale as s alaa se BE TAS maba sang ale 
alis UB pgale Hallo 202! Je cenlall oe 2903) Lg Hamis Ala Yuu pgale pad US JSI Ug0lwo 
US ul le Dual bali salg3 sal9 made Gl vogwaiallg LASYI 989 agio cualwoll susi Kumal Je las 
Pa Old H3 38 IS 9 Dl 9 MA dll Wr yill paisug loko US Ul yael all Jotog lakuo 
96 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/937234746299334/ 
www.fb.com/notes/937726152916860 


4381. KALIMAT TAHLIL SETELAH SHOLAT JENAZAH 
Oleh : Nur Hasyim S.Anam 


Terdapat keterangan dalam kitab washiyat karangan alhabib A'thas Habsy, bahwa sungguh orang 
yang membaca di belakang janazah kaliamat: 

La'ilaha illallah al-'aafi ba'da gudratih 

La ilaha ilallah al-baagi ba'da fana'i kholgih 

La ilaha illallah kullu syay'in halikun illa waj hah, lahul mulku wa ilayhi turja'un 
Kecuali Allah mengampuni dosanya, dan dosa keluarga mayyit, dan dosa seluruh penduduk kota. 
Kalimat yang sedikit yang tidak memakan waktu dan tenaga sedang pahalanya tidak terbatas. 
Semoga Allah mendawamkan kita untuk membacanya di belakang setiap janazah. 
Saya menghadiri sholat jenazah salah satu keluarga pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, yang 
menjadi imam saat itu alhabib Abu Bakar bin Hasan Assegaf Pasuruan. Setelah sholat beliau 
menuntun kami membaca doa di atas tiga kali. Dan saya pun meniru beliau ketika menyolati 
janazah dengan membacanya 3 kali. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/photo.php?fbid-1581917242076744 
www.fb.com/notes//989305684425573 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3578 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4443. HUKUM SHALAT (JENAZAH) GHOIB BAGI MAYIT 


YANG SUDAH LAMA MENINGGAL 
PERTANYAAN : 


2 Matta San 

Assalamu'alaikum, mau tanya tentang sholat ghoib, baru-baru ini saya dengar kabar bahwa teman 
karib saya meninggal dunia dua tahun yang lalu pertanyaanya : 

a. bolehkah saya sholat ghoib baginya?. 

b. bolehkah saya sholat ghoib untuk orang-orang yang wafat zaman dahulu seperti Sunan Ampel / 
Syeh Abdul @odir ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalaam, jika saat orang yang meninggal anda termasuk orang yang ahli 
menjalankan sholat jenazah tersebut maka sah sholat ghoibnya, jika tidak maka tidak sah, 
misalnya saat teman anda meninggal dua tahun lalu itu anda belum termasuk orang yang ahli 
melakukan sholat jenazah karena belum baligh maka sholatnya tidak sah, apalagi mensholati 
orang-orang yang wafat zaman dulu seperti para sunan dan seh abdul godir al jaelani maka jelas 
tidak sah karena saat mereka wafat anda belum lahir. 

- kitab nihayatuz zain (1/160) : 


(a92 3) Bol «SI (l42)3) elSI (Jl o) GS yo ola HI le Bl And powa3I 011 
Jual Jo39 Lgoll asy GUSI gl gb 0S digo a93 Sig JS yo Ri uc ygp 
- kitab al igna' (1/202) : 
GS ua0 all 5£ caleg wil ale Hall ani Laila LB modi Alus yg Ja adl ye UE ale ai 
ba Jay N 0599 Jitio 042 VX 196 digo 289 53 Jal y9 
- kitab asnal matholib (1/322) : 
di99 a93 Ale DL YAI Jd yo US ya al os Wil dc idul 395 ova 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/1021598121196329 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1003522956337179 


MENGUBUR MAYIT 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengubur 
jenazah. 


0090. Menabur Bunga Saat Mengiring Jenazah 
PERTANYAAN : 
Santrie Mbalelo RatauNgaji 


Assalamu'alaikum kagem poro anggota PISS - KTB... Di sebagian tempat ada tradisi menaburkan 
bunga pada sa'at mengiring jenazah...(perjalanan ke magom) bagaimana hukumnya ??? 
silahkan di bahas 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3579 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 


Menabur bunga di tengah iring-iringan jenazah bisa masuk kategori tabdzir dan harom, bila materi 
(bunga) yang digunakan hasil dari membeli atau bukan membeli tetapi bisa diambil manfaat untuk 
hal lain. (ibarot ditangguhkan). Bila materi yang digunakan adalah sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya tetapi dikaitkan dengan tujuan yang tidak dibenarkan syara'(tafa-ul gobih), maka 
masih dihukumi haram. Toleransi dalam hal itu barangkali bisa didapat ketika materi yang 
digunakan adalah susuatu yang tidak mengakibatkan tabdzir dan tidak ada tujuan salah secara 
syar'i. dan tolransi ini bahkan bisa lebih kuat bila ada unsur daf'ul alsinati aljuhhal (menghindari 
gunjingan). 

Mudah-mudahan ibarot ini nyambung... 


cai erna 


Lantas DI pai al Aan TAS Kan J3 Pay ma JI MI Lela Lanka Byamt Ol belly Bill 3 Jaa Kay) 
Jawi da2 arm oya jala Ody BUS ya USA Gala Y Ad oli 

Alfatawa alkubro 

Ahad Gay sj AA pond Aa segi Jab DU) Aa Tar US aga GA ye Sip PS La Jaka ea Vj 
PENA AT NONE TINTA 
Me aa bon kg ertna Pa bata ge 


0 -g- 0. 


90.9 


Muatan Aa an "8 MAYA RO yah Man 
Hasyiyatul jamal 
Sie BU JR 3 HB (SL Batan) EL Gb ya Saad 
| | kn Ula Ai KAS UKK SB GIE bp GA 

Sedikit materi yang berhubungan... 
cmd ud 
kano! Genta ja JAS yA I| Ueptaand IS ya A12 HAL SY Taman Sekian PLIDU pil le el mia Blu pr an) ym AE) 
0) WEI ob ya dasi UUS png Bln Pj un US SU 

Mbah Jenggot 


Nambah gih..mugo2 juga nyambung, hukume Makruh,bahkan bisa haram jika menyia-nyiakan 
harta dan dan berkeyakina jika tidak dilakukan menimbulkan efek negatif. karena ta birnya terlau 
banyak mf saya tidak akan menuliskan,silahkan liat di (1). Yanah juz III hal 369. (2). Mughni 
Muhtaj Juz III hal 249 (3) @odla Al adab Hal 441 (3) Jamal Juz III Hal 200. (4) Bugyah Hal 93. (5) 
Mau 'idhotul Mu'minin Juz I hal 185. (6)Ghoyah At Talkhis Juz II Hal 206. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3580 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0097. Membawa Janazah Ke Kuburan Memakai Kendaraan 
PERTANYAAN : 

Deandra Shalshaby 

Salam. Nyuwun sewu..masalah nganter jenazah. kalau douluu..org meninggal nganter ke 
kubugan pakai keranda dan dipikul,oleh handai tolan. Skg kerandanya pakai mobil. Apa ada tow 


hukum atau atvran syar i tentang pengantaran jenazah tersebut ke kuburan dalam Islam.? 
Makasih..jawban ipun..wassalam 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Boleh tapi kurang afdol. Ket Kitab Mauhibah Bab Janaiz 
Masaji Antoro 


Yupss,,, SEPAKAT. Mengangkut janazah ke kuburan dengan menggunakan kendaraan hukumnya 
boleh, hanya saja tidak mendapatkan keutamaan seperti mengangkutnya diantara kedua bilah 
kayu yang telah di tetapkan keutamaannya oleh para Ulama 


OS paaan jm Jie (Ajal Ja Ol Jna3YI, y LL... Wa ae Jha Anal OP ma ya Jati ro yaa... 010 Ja 

KASI Ie O UJI RI, Aiile le Crtadah ya Bukorly Laguna doel) JS patah OLS ag OL (Tamdo ) SS LS organ Ja 

dor Una JP PST ad daa al and Tg jom OM Tan A1) IWU m0 YG Un alan Apu 

“Membawa janazah dengan kedua batang gala itu lebih baik ketimbang dengan menggunakan 
empat batang gala bila ingin meringkasnya....... Dan yang lebih baik hendaknya pembawa 


janazah itu lima orang, jika memang tidak mampu, tujuh orang, jika masih tidak mampu sembilan 
dan hitungan ganjil seterusnya dengan menimbang kebutuhan”. | Minhaj Algowiim 1/437 |. 


0206. Hukum Mengambil Bunga yang berserakan di atas 
kuburan / pusara 

PERTANYAAN : 

Wandi Aljahil Alfagir 


Bolehkah mengambil bunga yang ada ( di tanamannya atau terserak ) di makam makam umum 
atau makam ulama atau wali ? syukron jiddan. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Tidak boleh dan haram mengambil bunga di atas pusara tersebut (Apabila hanya sedikit tidak 
diperkenankan, namun bila banyak terserak di atas pusara itu syaikh ibn @osim membolehkan -- 
penyunting) 


alay dala AI an 0 PUN Cah Lae gg oya IV Jet BU Land Le lagi si el ph 

on ASI Ie csi Lala M3 PL lo AW y Cb MEN yag el ad la Al ya ai (aa Ia pg I) 
SAS NAS OA Ol Om pm Goal Juady ASIL pa SUS Aid dang Jd HE AS ya ola SL pb Se mata Ul 33 
del) gema IS UU Olga CI Gde adal TU LG Uran... 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3581 ) 


“Diharamkan mengambil sesuatu dari keduanya selagi belum mongering karena dapat 
menghilangkan bagian dan hak janazah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad shallalaahu alaihi 
wasallam. (Keterangan “Diharamkan mengambil sesuatu”) artinya tanaman hijau/bunga-bunga 
basah diatas pusara. Bila menilik zhahirnya keterangan diatas keharaman mengmbilnya mutlak 
baik bagi pemilik (penanam/penabur) nya atau bagi orang lain. Dalam kitab “an-Nihaayah' 
keharaman mengambilnya saat ia belum kering hanya berlaku pada orang yang tidak memiliki 
(menanam/menabur) nya. 


Ibnu Gaasim merinci “Bila tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara tersebut sedikit 
(sejimpit atau dua jimpit) bagi pemilik (penanam/penabur) nya haram mengambilnya karena 
berhubungan dengan hak nya mayat tapi bila tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara 
tersebut banyak maka boleh ia mengambilnya. (Keterangan “karena dapat menghilangkan bagian 
dan hak mayat) menghilangkan manfaatnya yaitu meringankan siksaan mayat akibat bacaan 
tasbih tanaman/bunga diatas pusara tersebut. | Paanah at-Thoolibiin 11/120 1. 


0227. Bangunan dan Kuburan 
PERTANYAAN : 
Cuth Zavheera Berlindung PadaNya 


Assalamu'alaikum.Makam kakek nenek saya (dr Bunda) dibentuk seperti ruangan diberi atap, 
lantainya dikeramik,dipagar dengan tembok & jeruji besi..apakah dalam ajaran islam hal tersebut 
baik&benar atau suatu kesalahan ??? karena saya berpikir (hanya sekedar berpikir tanpa 
dikaitkan dengan ajaran islam) bila semua makam dibegitukan maka bumi ini puluhan tahun 
mendatang akan berubah mjd full makam..padahal tanah kuburan kan milik umum, kasihan jika 
ada orang yang baru mati akan kesulitan memperoleh tanah kuburan yang kosong karena 
kuburan tiap orang banyak yang dibangun dengan tembok permanen sehingga membentuk 
seperti kamar. Mohon penjelasannya sesuai ajaran dalam islam. Terimakasih. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. 


Joe pam Ji aan Jia Il Ji BA Ter Ik Aas sell Ima (ade) sil el (so) 

CI ALI. al at slel La gag Ant. dale R3 Aj pa Aaron pig pil Omi elu OS Op AKs OS Isl eludl Aal,S Je, 
Ad PPN GG Oral! Ae ai dat Cah Gilbt ag July MY Loyang palay pp Riadi ya ILY pl Lelang Lekol H0 Less 
Sl ye si (ur mu Up). 

Ale Gg Oly pl Gamat Ol (2) SI Jang AJE telan lyy la yag. 

CP oya Lyla 2IE4 Lele Una Ody cake 3S Ol) Hendi Ale aah Oly al. 

Galeri 23 Crdladly slukgtdl9 slaYI ) yeh pegang Cathy 1 ca ed! JUy. 

Dog BI el Ai JI) Lala jk bla j3 te Gl Alay. 


Memang makruh hukumnya membangun kuburan dengan dicungkup, dibuat kubah dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3582 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semacamnya bila berada ditanah pribadi berdasarkan hadits nabi "Rosulullah melarang membatu 
kapur dan membangun kuburan" (HR Muslim). Kecuali bila ada kebutuhan karena kebiasaan 
digalinya kuburan disuatu tempat (baik oleh pencuri atau binatang buas), kebanjiran dll. Sedang 
pemugaran kuburan ditanah pekuburan umum haram hukumnya membangunnya. 

Namun dalam kitab alBujairomi diterangkan "sebagian ulama mengecualikan juga pembangunan 
kuburan milik para nabi, syuhada, orang-orang shalih dan sejenisnya. Imam Barmawy 
menyatakan "Boleh membangun kuburan para shalihin meski dengan membuat kubah untuk 
menghidupkan ziarah dan mengambil berkah pada mereka. | Paanah at-Thoolibiin 11/136 |. 

Cuth Zavheera Berlindung PadaNya »» Terimakasih banyak Ustadz Masaji Antoro atas 
penjelasannya. lalu jika sudah terlanjur dibuat seperti itu bagaimana?apa hrs dibongkar? dan jika 
membangunnya di tanah makam milik pribadilmakam keluarga (bukan tanah pemakaman umum) 
apa diperbolehkan ? 


Masaji Antoro 22 Ukhty Cuth Zavheera Berlindung PadaNya - 
Spb Ad! edi OS ai JL any NY SAY GA ya Ja Ans Jae pelaa Py Uma Up G eles Joey jl) 
(at Yg Ibr Jan BEI mi BJ 
"Bila di ketemukan kuburan yang sudah dalam keadaan terpugar dipemakan umum tidak 
diperkenankan merusaknya karena alasan pemugarannya kemungkinannya termasuk yang 


diperbolehkan seperti karena adanya unsur kekhawatiran dicurinya janazah/mayat, di bongkar 
binatang buas, kebanjiran dll". | Nihaayah az-Zain 1/155 |. 


0259. MENABUR BUNGA DI KUBURAN DAN MENANAM 
TANAMAN 

PERTANYAAN : 

Adhe Khusna 


Assalamu'alaikum. Jelang Bulan Puasa Ramadhan ini banyak peziarah ke makam keluarga dan 
leluhurnya..Pertanyaannya... kalau bawa bunga untuk ditaburkan di kuburan itu bolehkah ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam.. Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam menyarankan agar di atas 
kuburan diletakkan pelepah kurma sebagaimana dalam sebuah hadits : "Ingatlah, sesungguhnya 
dua mayat ini sedang disiksa tetapi bukan kerana melakukan dosa besar. Seorang dari padanya 
disiksa kerana dahulu dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa kerana tidak menghindari 
diri daripada percikan air kencing. Kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang masih 
basah lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu baginda menanam salah satunya pada kubur yang 
pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: Semoga pelepah ini dapat 
meringankan seksanya selagi ia belum kering." (Riwayat Bukhari, no: 1378 dan Muslim, no: 292) 


Para Ulama mennggiyaskan/menganalogikan/menyamakan pelepah kurma dalam hadits di atas 
dengan segala macam tumbuh-tumbuhan yang masih basah sebagaimana yang di jelaskan oleh 
Syaikh Al-Khathib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj 


OY dang Ia de oya Ode pa 33 Vy Hb gl Uya 03A) MEI NAS) HA de ma Ap ang Lal yag 
kadas gl non deal J2) punya Ol (3) Jian YI yag Aang) ES) Ah OS CIA Andi Jia Ang Ma YL Sp dum lp 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3583 


) dala LL ya All PI ET SU plasl By B2 Ogalia Uya Olate al) Jis ay ekny Ala Al eko MY WS jl 
Wal Alor das MS Ploetl Soya sg dala ai ola) 


“Disunnahkan menaruh pelepah kurma hijau (basah) di atas kuburan, begitu juga tumbuh- 
tumbuhan yang berbau harum dan semacamnya yang masih basah dan tidak boleh bagi orang 
lain mengambilnya dari atas kuburan sebelum masa keringnya karena pemiliknya tidak akan 
berpaling darinya kecuali setelah kering sebab telah hilangnya fungsi penaruhan benda-benda 
tersebut dimana selagi benda tersebut masih basah maka akan terus memohonkan ampunan 
padanya 


Dan hendaknya ditaruh batu, atau sepotong kayu atau yang semacamnya dekat kepala kuburan 
mayat karena Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah batu besar didekat kepala “Utsman Bin 
madz'un seraya berkata : “Aku tandai dengan batu kuburan saudaraku agar aku kuburkan siapa 
saja yang meninggal dari keluargaku” (HR. Abu Daud) , menurut Imam Mawardy kesunahan 
meletakkan tanda tersebut juga berlaku di dekat kedua kaki mayat”. | Mughni Almuhtaaj 1/364 J. 


Pernah dengar katanya yang lebih afdhol adalah menanam salah satu pohon karena akan selalu 
mengiringi do'a kita kepadaa ahli kubur... itu bagaimana ?? Selagi diperkirakan akar pohon 
tersebut tidak mencapai pada mayat hukum menanamnya makruh, namun bila sampai mencapai 
pada mayat maka diharamkan...... 


HUKUM MENANAM POHON DI KUBURAN 
Jls A8) «Bapa Ra S OS Yg cp wali Il asih Bye dagadI Jyog Sah OP Leniag pil de mbl PU, 
ai 


Sedangkan menanam pohon di atas kuburan dan menyiraminya adalah apabila akar atau dahan 
pohon tersebut dapat mencapai pada mayat hukumnya haram sedang bila tidak sampai pada 
mayat hukumnya makruh sekali, bahkan ada yang menghukuminya juga haram. | Bughyah 
Almustarsyidiin 1/202 |. 


0273. Penundaan penguburan jenazah 

PERTANYAAN : 

Latif Fathoni 

Assalamu 'alaikum. diperintahkan agar proses pemakaman itu dilaksankan secepatnya tapi ada 
juga terkadang yang masih menuggu keluarganya yang sedang berada di suatu daerah semisal ia 
mengetahui menggalnya si mayit itu di waktu malamnya dan pnguburan semestinya dilakukan di 


pagi harinya, Pertanyaannya : apakah kelurga punya hak untuk menundakan proses pemakaman 
si mayyit tersebut? 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam warohmatullaahi wa barokaatuh. Menunda penguburan janazah bila memang 
sudah jelas dan nyata akan kematiannya hukumnya menyalahi kesunahan terlebih bila sampai 
terjadi perubahan akan janzah sendiri seperti menjadi berbau bisa menjadi haram hukumnya 
berdasarkan hadits nabi... Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Dari Nabi saw., beliau bersabda: 
Percepatlah pengurusan jenazah! Karena, jika jenazah itu baik, maka sudah sepantasnya kalian 
mempercepatnya menuju kebaikan. Dan kalau tidak demikian (tidak baik), maka adalah keburukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3584 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang kalian letakkan dari leher-leher kalian (melepaskan dari tanggungan kalian). (Shahih Muslim 
No.1568). 


Namun bila penundaan tersebut dengan alasan masih menunggu keluarganya mayat hukumnya 
boleh meskipun tidak dapat menggugurkan kesunatan mempercepat penguburan janazah, kecuali 
kalau menunggu walinya si mayyit agar menjadi imam sholat janazah (karena yang paling berhak 
menjadi imam sholat janazah adalah walinya janazah itu sendiri)... Keterangan dari 'anah 
atTholibiin 11/1132 dan Mughni Almuhtaaj 1/340 : 


SB yA yaa pd WI Sya LI Ol Aa) Uk jadi pt AbeLo SS OP Bj Uye jul ons pd Lai (Kp m3) 
ni Ob slinnal! mdais Ya Cab Ugoy Sak Cab Gpp Lan YIY MO ly YG ca SI omi JR O)) Nia 
SAY Ba gk om 
Mughni Almuhtaaj 1/340 
(SINI SP) ) DUA Sao ab WS RS GS (onkeah Bob Op ) cah ole SA Ge (lara ma, OB) 
LP dpan org BLUS GS AL Gonta! ya Id Na pp dp dala Coba Lali Ig aan Je VI si 
JI uya yag 
'anah Atthoolibiin 11/132 
0446. MENGIJING MAKAM 
PERTANYAAN : 
Akrom Pardes Lgy Sesat 


Maaf Mbah Jenggot sya mau tanya, bolehkah kuburan dikasih kijing, alangkah baik nya bila di 
sertai takbir... kalau EMANG tidak BOLEH, BAGAIMANA UNTUK KUBURAN KIAI, APA EMANG 
ADA SPESIALISASI, sembah nuwon. 


JAWABAN : 
Abdul Wahhab 


Kalo kijing itu tembok, maka ga boleh, ta'bir nya di fathul muin silah kan baca sendiri, atau i'anah 
juz 1. 


Masaji Antoro 

Makruh bila pembuatan KIJING kuburan tersebut di tanah pribadi dan haram di tanah umum. 
dee pam aa jin II Ji BA Ter Hk da2 sell Ima (ade) Hal el (Je o 
OP ALI J...o sisi Lu P3 Uas, tele 15 SP pt imel ps HI yudi el OS Of AXIS, OLS IS) eludi dal S J3 
Ad PPN GG Oral! AE ai dai Cah Gibt Alay July MY Loyang palay pp Road ya TV pl Lelang Lekol S2 Leah 
Anis Aly olj Le Ca Oly Al yana OT (Up) AI Seyary BB Ceekea Ol La yag selidi ye ai (AS gai La 2) 
Shae y elas VI 2g patang Gatisaly ? ca mall IU) Pu Syam Ega 2Iy Ale Us ya Oly cAahe KI Of) Sa jl Ade 
DA 9 2 el Ai JI) aje 338 orblall 2yd Keai L GL Bole laa ab) odlali,. 
Makruh hukumnya membangun kuburan dengan dicungkup, dibuat kubah dan semacamnya bila 
berada ditanah pribadi berdasarkan hadits nabi "Rosulullah melarang membatu kapur dan 


membangun kuburan" (HR Muslim) kecuali bila ada kebutuhan karena kebiasaan digalinya 
kuburan disuatu tempat, kebanjiran dll. sedang bila ditanah pekuburan umum haram hukumnya 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3585 


membangunnya. 


Namun dalam kitab alBujairomi diterangkan "sebagian ulama mengecualikan juga pembangunan 
kuburan milik para nabi, syuhada, orang-orang shalih dan sejenisnya. Imam Barmawy 
menyatakan "Boleh membangun kuburan para shalihin meski dengan membuat kubah untuk 
menghidupkan ziarah dan mengambil berkah pada mereka. | Paanah at-Thoolibiin 11/136 |. 


Catatan : Pemugaran makam para shalihin di pemakaman umum menjadi perdebatan di 
kalangan ulama syafiiyyah, menurut al-Halaby membolehkannya sedang menurut as-Syaubary 
tidak memperkenankannya. Namun bila di ketemukan kuburan yang sudah dalam keadaan 
terpugar tidak diperkenankan merusaknya karena alasan pemugarannya kemungkinannya 
termasuk yang diperbolehkan seperti karena adanya unsur kekhawatiran dicurinya janazah/mayat, 
di bongkar binatang buas, kebanjiran dll. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


BERARTI HUKUMNYA MUTLAK HARAM BILA DI KUBURAN UMUM... GITU ? Tidak mutlak, 
dikecualikan kuburan para Anbiyaa, syuhadaa, shaalihiin, kuburan yang dikhawatirkan digali/dicuri 
oleh orang binatang dan kuburan yang sudah terkijing tanpa diketahui alasan dahulunya saat 
mengijingnya... 


2572. TIDAK MENGAPA KIJING MAKAM YANG ATASNYA 


TERBUKA ? 
PERTANYAAN : 


2 Nur Hasyim S. Anam 
Memberi kijingan makam yang terletak pada area pemakaman umum / wagaf adalah HARAM. 
Pernah dengar kalau ada lubangnya seperti gambar tak apa-apa. Benarkah ? 


JAWABAN : 


2 Moch Muhdi Adi 
Keharaman memberi kijingan itu dengan alasan mensempitkankan tanah wagof sepeti di dalam 
kitab madzahibil arba'ah. h 415 terus jika tidak menyempitkan gimana 


2 Miseri Roeslan Afany 

Banyak hadist yang melarang mendirikan bangunan diatas kubur, mengapur/mengecat, 
menduduki makam. dil kalau dilaihat dari hadist tersebut bisa dihukumi terlarang memasang kijing 
atau bangunan di atas kubur. 


Dalam kenyataan hampir di seluruh dunia makam makam pada dibuat bangunan yang cukup 
megah terutama bangunan untuk makam sahabat Nabi, para ulama ulama terkenal yang terletak 
di luar wilayah arab saudi. Bahkan bangunan Megah Taj Mahi di India itu juga makam. Begitu juga 
hampir diseluruh wilayah di Indonesia penggunaan kijing berupa keramik atau Batu granit/hitam, 


SAWAH sehingga makam simbahnya Ibnu Taimiyah juga diobrak abrik. Termasuk makam Bagi 
yang awalnya berupa bangunan bangunan indah kemudian dihancurkan. Dan ketika akan 
menghancurkan kubah hijau makam rosulullah atas kehendak Allah orang tersebut tersambar petir 
dan dimakamkan di kubah tersebut karena jasadnya tidak bisa diambil sampai saat ini. 


Untuk menelaah hukum yang berkaitan dengan kenyaataan dalam masyarakat, hendaknya kita 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3586 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kembalikan kepada alasan atau tujuan dari kehadiran hukum tersebut, semenatara asbabul wurut 
dari hadist2 tersebut sulit ditemukan bisa jadi karena terlambatnya penulisan hadist yang 
mencapai 200th semenjah rosulullah wafat sehingga disaat hadist disusun oleh Imam Buchori 
hadist shahih itu hanya « 194 selainnya adalah hadist palsu dan hadist yang derajatnya sangat 
lemah. sekitar 5000 hadist shahih buchori dipilih dari 600.000 hadist yang ada pada saat itu. 


Menurut saya orang bodoh yang selalu dihina karena tidak ngerti bahasa arab dan baca arab 
gundul ini. kenyataan ini terjadi oleh beberapa sebab: 


(1). hadist hadist tersebut bisa hanya dianggap sebagai anjuran saja oleh rosulullah sehingga 
pelanggaran terhadap anjuran tersebut bukan sebuah dosa besar. seperti hanya ketika rosulullah 
menganjurkan menyemir rambut untuk menyelisihi nasrani dan yahudi yang tak mau menyemir 
rambutnya. Sehingga ketika saidina Abu bakar dan sayidina Umar melakukan dengan 
menggunakan pohon inai inai tapi syayida Ali dan sebagian sahabat tak melakukan tapi 
bagaimana keberlakuan hadist tersebut saat ini ketika anjuran untuk menyelisihi ini sudah tidak 
berlaku karena yahudi dan nasrani juga melakukannya sehingga hadist tersebut menjadin tidak 
berlaku karena alasan pemunculan hadist tersebut bermaksud untuk menyelisihi. sama halnya 
dengan penulisan hadist rosulullah juga melarangnya karena dikhawatirkan tercampur dengan 
penulisan alguran, tapi ketika mushaf usmani tersusun apakah pelarangan hadist tersebut masih 
diberlakukan? 


(2). Bisa jadi Rosulullah melarang membuat bangunan permanen berupa kijing cungkup atau 
bangunan lain mempunyai alasan? dalam segi taukhid bisa jadi rosulullah khawatir kuburan 
tersebut menjadi tempat rekreasi atau malah memberikan peluang untuk tindakan tidakan yang 
mengarah pada kemusyrikan diantaranya sebagai tempat untuk munajad dalam meminta sesuatu 
bukannya pada Allah tetapi malah meminta pertolongan sama arwah khubur seperti yang terjadi 
pada adat adat jahiliyah yang masih terjadi di Banyak tempat kuburan di Indonesia/jawa. 


(3). Bisa jadi Rosulullah sudah punya pandangan jauh ke depan Bila setiap makam dibangun 
secara pemanen apalagi dengan Kijing atau nisan dari batu dan semuanya dibuat seperti itu. 
Maka dalam jangka waktu ribuan atau puluhan ribu tahun daratan akan penuh kuburan dan 
tempat tinggal atau dcaerah pertanian akan menyempit sehingga perekonomian masyarakat 
terganggu. Karena semakin banyak lokasi kuburan yang membutuhkan lahan pruduktip untuk 
membuat kuburan lantas manusia akan bertempat tinggal dimana dan makan dari hasil bumi yang 
mana lagi. Berbeda kalau tak permanen sehingga bagi kubur yang telah lama dan tak dikunjungi 
lagi bisa dipakai untuk mengubur yang lain sehingga khubur tak memerlukan perluasan lagi. 
Seperti juga konsep pembakaran mayat dan abunya di buang ke laut atau sungai sehingga tidak 
mengambil lahan yang banyak dari anak cucu. 


Dari alasan alasan itulah saya berfikir bahwa keberadaan makam2 para sahabat nabi atau wali 
atau para alim ulama di seluruh dunia islam dibangun dengan megah dan baik dengan harapan 
mereka dapat di ingat dan sebagai contoh keteladanan bagi umat sesudahnya untuk diteladani 
ketakwaannya dan dikenang jasa jasanya. 


2 Ghufron Bkl 

Alasan atau 'illat keharoman membangun guburan karena tadlyig / menyempitkan penguburan, 
kalau melihat illat diatas walawpun kejingnya berlubang ditengah, ya tetap harom karena Illat 
keharomannya ada yaitu tadlyig. Afwan tidak punya ta'bir. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3587 


Kijing itu walawpun ada lubang ditengah tetap mempersempit penguburan, mempersempit lahan 
kuburan mulai dari masa itu dan tahun tahun yang akan datang. 


2 Miseri Roeslan Afany 

Kang Ghufron Bkl Jika dikaitkan dengan tingkat permanennnya bangunan kijing antara yang di 
lubang dengan yang utuh seperti kijing dari batu akan lain. Yang dari batu utuh untuk iklim kering 
misalnya arab saudi atau bahkan iklim tropik lembab seperti Indonesia bisa bertahan sampai 
ribuan tahun bahkan puluhan ribu, sementara kijing yang dilobangi dan bahannya dari campuran 
semen ketika di pasang dan dimasuki tanah/pasir bisa di pastikan pelapukannya/lebih cepat 
terutama di iklim seperti Indonesia. Dengan lebih cepatnya mengalami kerusakan maka ketika ahli 
waris tak memperhatikan lagi bisa ditempati untuk penguburan yang lain. maaf ini hanya pendapat 
saja bila benar pelarangan meletakkan kijing dengan illat menghabiskan lahan ,menyempitkan 
khubur. dan mungkin tak ada dasarnya dalam agama. 


Bukan hancurnya mayit tapi lebih ke arah hancurnya bangunan diatasnya. Saya maksudkan jika 
illat pengijingan itu dilarang karena ke massa depan akan mempersempit lahan dengan 
berjalannya waktu karena lahan tetap sementara kebutuhan lahan untuk makam semakin 
besar.Sementara anak cucu yang semakin meledak jumlahnya maka lahan untuk hidup mereka 
juga menyempit jadi masalah sosial ekonomi. jika bukan itu persoalannya/alasan hukumnya maka 
mengenai lubang di kijing juga tidak bisa kita buat alur penalarannya. 


yang dimaksudkan mempersempit kuburan menurut pemahaman kang gufron apa? 
mempersempit lahan kuburan untuk masa itu saja atau kedepannya tahun tahun yang akan 
datang. Jika pada saat itu saja memang benar ga ada pengaruh, lubang itu hanya pengaruh 
terhadap kecepatan hancur bangunan/kijingnya. Dengan cepatnya hancur maka lahannya akan 
bisa dipakai yang lain. sebaliknya bila tanpa lubang apalagi dengan batu kali atau batu gunung 
maka daya tahannya akan sangat lama. sehingga peluang untuk penyempitan lahan akan besar. 
itu maksud saya kang Gufron. tapi silahkan Ia itu cuma pendapat saja untuk melihat falsafah 
dibalik hukum pelarangan mendirikan bangunan permanen diatas kubur. 


» Ulilalbab Hafas 


OLS af elidl Rat, Je yana paka gl aa in gl Jadi YA Kondom Dk Ain gl Rona (Ale al) pil Cai (AJ elu o 
AS, 


Hukum makruh mengijing kuburan itu kalau tidak ada nya hajad dan di tanah sendiri.. kalau ada 
hajad seperti takut cepet ambruk (jug gru) bahasa madura"” karena kelembaban tanah maka tidak 
makruh dengan catatan harus tanah sendiri(bukan pemakaman umun) 


Keharaman atau kemakruan tersebut bukan murni karena penyempitan.. tetapi karena ada dalil 
hadis yang melarang nya...ini hadisnya : 


by ol, cela ol, Gia dala Salih of, DER of, BI yan ot (2) Si day S :JB peluma ola, la 
Tecamad ye akan "JB, ade 


2 Brojol Gemblung 
Bagaimanapun hukumnya tetap makruh di tanah sendiri dan haram di pekuburan umum, baik 
yang ada lubang ataupun tidak di tengahnya. Tetap mengacu pada dokumen lama. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3588 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/592280464128099 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/446-mengijing-makam.html?m-1 
www.piss-ktb.com/2012/02/1175-memberi-nama-pada-batu-nisan.html 


1175. MEMBERI NAMA PADA BATU NISAN 

PERTANYAAN : 

Zie Al-jawalwustho 

Assalamu'alaykum..apa hukumnya memberi nama di batu nisan.. 

JAWABAN : 

Adi Tia 

Hukum pemberian nama Pada batu Nisan / Pada kuburan hukum Nya khilaf Dan terdapat 
penafsilan DI antara 4 Madzhab . Ta'bir : 


(yel LL it. Mali 3 Janti sil de BUSI Ui 
Y) Rn SA ed 4 Aya MU IP Old SIS Ol ena ULA LS UI pil Je RSI 2 IG ATU « 
SS al la See ISI YO G Lillan Le£ Ang SA eill ds BUSI IU Aeisdl . 
Ojak Lag 0 As ALS Loud (elo Pe ab OS ISI YI Cop jL UT CS elyan Ary KA Hill de BUSUI : IU Kill 
Dad « 
Ong De oa Jerit ab oya pil Ie BUSI 0 S3 HI JU AMAN. 
(41 tuo S3 NI — dn YI ll ds adil) 
Adapun penulisan Pada kuburan terdapat beberapa penafsilan di antara 4 Madzhab . Maka 
lihatlah garis di bawah ini . 
1. ulama' malikiyah Berpendapat: penulisan Pada kuburan jika yang di tulis berupa Ayat al 
Gur'an maka haram . Dan jika bertujuan Untuk mengingat Nama Nya atau tgl kematian Nya 
maka Hal tersebut adalah makruh . 
2. menurut ulama' hanafiyah .Penulisan Pada kuburan adalah makruh tahrim ( mendakati 
haram ) kecuali takut hilang jejak Nya ( takut kuburan itu hilang jejak ) maka tidak makruh . 
3. menurut ulama' syafi'eyah .Penulisan Pada kuburan hukum Nya makruh Baik berupa Ayat 
al Gur'an / yang lain . Kecuali kuburan Nya orang 'Alim Arah orang sholeh maka hukum Nya 
sunnah menulis Nama Nya Dan menulis sesuatu yang dapat membedakan Nya dengan 
yang lain . 
4. menurut ulama' hanabilah .Penulisan Pada kuburan makruh Tampa DI tafsil Baik kuburan 
Orang 'allim / bukan . ( fighih 'alaa madzahibil 4. Juz 1. Hal 414 ). 


Apa os 3, 
0524. Alasan Bolehnya Membongkar Makam 


PERTANYAAN : 
Acromz Brebez 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3589 


Apa yang menyebabkan kuburan boleh dibongkar ? mohon penginclongannya. 
JAWABAN : 

1. Yupiter Jet 

Saya nukilkan tambahan jawaban dari kitab Asnal matholib juz 4:353 

Farun: 


Haram menggali kuburan sebelum kondisi janazah dipastikan hancur menurut ahlu khibroh 
(pakar), larangan itu dikarenakan bisa merusak kehormatan mayyit. 


Ad apb OP Op3 Jai (Jb) ULJ joy Aala2 damar Govail Ob ( Cal ek OP) 

Bila sudah pasti kehancuran jasadnya dan (tinggal) tulangnya sehingga menjadi tanah, 
maka boleh menggalinya dan menguburkan mayyit lain (yang baru). 

Gl AI para OU $ (il ) Bait ((P) Aedor j3 Bola any le A3 Gia Ob (Obat) Ate (P3) 

Li ia Aga Oogesaah Aan 

Bila di magbaroh umum, Haram hukumnya memperbaharui kondisi kuburan yang sudah 


dipastikan janazah di dalamnya hancur. Hal itu dikarenakan bisa menghalangi hak orang 
lain (mayit baru). 
Pan aa 2 Log. - L... 20 II 0-3 3-2 Ie 0 90 09 9 Bo. 3 S0-0 - - 0. - 011 0. 00 — 
20200 8ba. Te 2 Pa Ba Teresa PP NpI s0” 02 3 - ag -. -0 2 33 Ec Io M 
Nay SAN BIA SL uya deh Lal Url skedUl 2 pd Bola Kn! jp dil Ula (3 Le na ag Uya 


0... 


Terkecuali bila janazah yang terkubur adalah seorang sohabat (Rosul) atau para wali yang 
masyhur, walau kondisi jasad mayit di dalamnya sudah hancur maka TIDAK boleh 
menggalinya. Di bawah ini, beberapa alasan kebolehan menggali kuburan... 


Ipa Capai ie al dah oh 
Bila di dalam kubur ada barang berharga, seperti cin-cin (emas) dsb. 
( wlo ab, er Ju da Pj 
EA ata 
Bila mayyit menelan barang (yang tidak hancur) milik orang lain dan si pemilik memintanya 
kembali, dan tidak ada seorang pun ahli warits yang menanggung. 
SI ag ad pa Iyan HL 3, 
Bila si mayyit dikafani dengan kafan hasil ghosob atau mayit dikubur di tanah ghosob dan si 
pemilik tidak merelkannya. 
AS) SB yan ON) dam dh GA Ag Kind OK el (Jema ) p Gh) 
Bila mayit dikubur di tanah (area) banjir/longsor 
Pa US ala dj 533 te oa gala Sab ea asoy Je Lai baal Oa si 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3590 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bila mayit (bayi) menjadi obyek ta'lig tolak. Seperti suami berkata: bila anak yang lahir 
adalah laki-laki maka kamu tertolak satu, bila terlahir wanita maka kamu tertolak dua. 
Kebetulan si bayi lahir dan langsung meninggal, lantas dikubur dan belum diketahui jenis 
kelaminnya. Maka kejadian di atas bisa menjadi sebab kuburan (bayi) itu digali. Ibarot ini, 
juga bisa menjadi pengantar kebolehan proses aotopsi 


SL HP Ia ig dn Al aa Ji 
Bila seorang perempuan dikubur dan mengandung janin yang diyakini janin itu hidup. 
PA CA ga DP aa IA pa) Sa Aa) Bang ni gp Ob) 
ja Sa 
Bila mayit belum diadusi/tayammumi, dan kodisinya belum hancur/rusak 
2. Mbah Jenggot 
Tambahan Ta bir dari Bujayramy 'alal khotib : 
D8 Vio akad Ol bagong ALAN dorgy ed Lag d1 jl lal ja ad Des Legong (ALAN Dadisa) Jb 3 bae) 
« 


Dan mayit dikubur wajahnya wajib dihadapkan giblat,apa bila terlanjur dikubur dan tidak 
dihadapkan giblat maka wajib dibongkar untuk dihadapkan giblat selama mayit belum 
berubah (busuk) jika sudah membusuk maka tidak wajib. 


1089. ALASAN-ALASAN DIPERBOLEHKANNYA 
MEMBONGKAR MAKAM 
PERTANYAAN : 
Acromz Brebez 
Apa yang menyebabkan kuburan boleh dibongkar ? mohon penginclonganya. 
JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Ikutan Mbah... Saya nukilkan tambahan jawaban dari kitab Asnal matholib juz 4:353 
| Sub bahasan | Haram menggali kuburan sebelum kondisi janazah dipastikan hancur menurut 
ahlu khibroh (pakar), larangan itu dikarenakan bisa merusak kehormatan mayyit. 
Ab aah ob Ob JS (IL) LL Olla Maba dahan Gamal Ob Cena Gb OB) 
Bila sudah pasti kehancuran jasadnya dan (tinggal) tulangnya sehingga menjadi tanah, maka 
boleh menggalinya dan menguburkan mayyit lain (yang baru). 
Ana el GI pang SU Gal y BA up) daan JB BS Saha Ale Gaia Ol (oh ) Ate (PI) 
ae pad to pen 
Bila di magbaroh umum, Haram hukumnya memperbaharui kondisi kuburan yang sudah 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3591 ) 


dipastikan janazah di dalamnya hancur. Hal itu dikarenakan bisa menghalangi hak orang lain 
(mayit baru). 
On na ya jai EP J6 Beni Ae Kai Ja Ul) DE Gan ba Opa SG JL peran SE 
LGA Aa Webm Laila NI, SN, SE Aa ad Ud ella, Kai) 3 Dam Le Hi uap 
Ta Ld Uta Sudan U 
Terkecuali bila janazah yang terkubur adalah seorang sohabat (Rosul) atau para wali yang 
masyhur, walau kondisi jasad mayit di dalamnya sudah hancur maka TIDAK boleh menggalinya. 
Di bawah ini, beberapa alasan kebolehan menggali kuburan... 


39.3 9 


Oya Lau Op ie AI "II op 
Bila di dalam kubur ada barang berharga, seperti cin-cin (emas) dsb. 
(Jay IA Aint aj pel tab ak JL adal jl 
Bila mayyit menelan barang (yang tidak hancur) milik orang lain dan si pemilik memintanya 
kembali, dan tidak ada seorang pun ahli warits yang menanggung. 
SI ag ad pa Iyan GLS 3 
Bila si mayyit dikafani dengan kafan hasil ghosob atau mayit dikubur di tanah ghosob dan si 
pemilik tidak merelkannya. 
IA) SB yan ON) dam Ah GA Ag Kind OK el (Jam pp Oh) 
Bila mayit dikubur di tanah (area) banjir/longsor 
BI Gp KS ea Ia jan En ab erilks SEL GL SA oa, Dj JJ La Ca Laman si 
Lala SEM) 3 e kasi Is lag AN 


Bila mayit (bayi) menjadi obyek ta'lig tolak. Seperti suami berkata: bila anak yang lahir adalah laki- 
laki maka kamu tertolak satu, bila terlahir wanita maka kamu tertolak dua. Kebetulan si bayi lahir 
dan langsung meninggal, lantas dikubur dan belum diketahui jenis kelaminnya.Maka kejadian di 
atas bisa menjadi sebab kuburan (bayi) itu digali. 


Ibarot ini, juga bisa menjadi pengantar kebolehan proses otopsi 
SLS Ole dial san jl 
Bila seorang perempuan dikubur dan mengandung janin yang diyakini janin itu hidup. 
malai HS AI CAS AS 3 OB MI Ng 8) eta (AI Kay Being ah Ob 
Bila mayit belum diadusi/tayammumi, dan kodisinya belum hancur/rusak 
Usa D8 Vly nd OL Ulat Jini Ulin gl Lada oo UB «baki aja JO asi lal 2, 
Liranah 2:133 |. 
dak Jl Ja OS mun Up Jill OS Ol bb pa Upis Bang Kor II Utah LA Gal Re ya ca Jia Ge 2 IU AS 
oaag al ol Ja OS OT em IS 3 BPNY PL 3 ap Ol bing Elo Jeng sad Il laa oi ii) 
Lalmadzahibul arba'ah 1:538 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3592 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibarot senada juga ada di Hasyiyah Dasugy 1:421 


Hukumnya tidak apa-apa memindahkan mayyit sebelum atau sesudah dikubur, dari satu arah 
(tempat) ke arah lain, dengan syarat ada tujuan yang dianggap shohih. seperti memindahkan ke 
tempat yang lebih mulia, atau untuk ditempatkan dekat dengan kuburan orang soleh. 


Mbah Jenggot 
Tambahan Ta bir dari Bujayromy khotib: 


D8 Vig ok | Ol layong Ai d01yy Jia Lani dong ala dlaahi Aja Dj La yang (AI Hakan ) Ab 3 daa « 


Dan mayit dikubur wajahnya wajib dihadapkan giblat,apa bila terlanjur dikubur dan tidak 
dihadapkan giblat maka wajib dibongkar untuk dihadapkan giblat selama mayit belum berubah 
(busuk) jika sudah membusuk maka tidak wajib. 


0633. JENAZAH MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM SATU 
PEMAKAMAN UMUM 
PERTANYAAN : 


Ustadz Gaul 
a. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah atau mayit baru dengan yang sudah hancur 
dalam satu tempat kuburan, baik antara sesama muslim atau dengan non-muslim? 
b. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non-muslim dalam satu 
area tempat pemakaman umum ? 
c. Apa Dlowabith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul dalam satu lobang ? 


JAWABAN : 
Mbah jenggot 


a. Tidak boleh, kecuali : 
- Dharurat 
- Mayit lama telah hancur (menjadi debu/tidak berbekas). 
- Hanya tersisa tulang-beluang dan penggalian mencpai batas kedalaman patut untuk 
mengubur. 


b. Tidak diperbolehkan, selama tidak ada pembatas yang memisahkan antara keduanya atau 
dalam kondisi dharurat, seperti tidak menemukan lokasi penguburan kecuali tempat pemakaman 
umum. 


Cc. Batasan dikatakan berkumpul adalah sekira mayit atau tulang belulangnya berkumpul dalam 
satu lobang dengan tanpa batas pemisah. 


Referensi: 
1. 847 —a IIS 2 Ra SI AAN Je ai 
Jis pemad Aorldel dus VI SUS 0 S4 1 IU Andi) ed EL jai Hal 3 Jawi dad Joel 3 AA 9 Laga ya FN pa 
3 Os IE GA US Bri Tana Boga Aa ada Aya jab 1 JU RU Wae ya ST io dor 
ALI y Randal 3 23) Go 9 SE 3 Oya ar apa Boy hall pe Aas Lay PT Ka ia Lah GUI Ag Sai 
ALAN Agen Jail Jae SUS gg ISL) (AI Cae RibAS Kerta jl ema Spg TAI BS ing VI UUS AA IU 
SY Ap ol JS oma Jess Ol Kong VISA) BII de SAN, pisa! Je MSI pai LD) Jai dala 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3593 


paka PE LSI ate Y) SUSU LIS pb3 dale sledly Aenjy pl Jia jer rd BU oLeg Sad ab BL yAIL adil 
DG ale elly Any Lely dala adl y dad Al pil Fed jer agan 0 jar dia Ga dg Ca de ISI LNG SUN bale 
Gada ah ai ly AA aa A3 Span Y Lae Le ia 9 at UI 3,£ 

ISP Lely AI 3 JB JS Ra La ya Ad U 3g ee Y ea SDI J3 La el yag ai IS 3 (AI oa SY) 
P9 B3 Sa dya pas AAL LS OYI Jade LS gai JII oa ya sabes Ol ab oa Al Uh 3 al 3 jan 
ME abah as dala Y) dido LP OL Elo Op ENI Uang Ob saka dl HAL Ala Lypng dab Jb JUS Jd talas Jong 
Jb sda YI OY Aang pd 9 Torn Y La La UI Aa 

3. 189 no GA ge oya Famdah MAY Alia SS Kami 3 SI dak 

ABI GE Jd as dong ISI GIS AI Gl de ang kn ola Bd pl Ka da paid Hill im (Dil) 
Ana all jay JSI LP dat am gl Al JS Jl JUS, tab Korg Ao Ol RU dag ob 

4. 200—xxo HMI By Gde pada Gent SAVI Alia GIE Gawi 3 SU Aa 

Ht A3 IAI 3 deng adl at AISI UG ia okay Lal Kl Ca Jd Asa BMI 3 II RAS ML 3 (al) 
Jong Lada il dia Bea ada OS A3 BY IerL Gila 27 Jade dll ey Lely pad Vly Jl pas 

5. 172 : —xo WI HI al id 

dong 3 HE EL YG MEI 3 JB Cradle 3 BS Yg JUS Ain G daa lh Yo R03 NG JB 

VP tao SKA J3 orak! Boa G Ati Ao j3 Ja UN PUS ala AT J Orabaad! Bnia pb AA pu elo pnya 
HA IP ey Pa Pd ba SP II Jam VAN Boy pal JA Just Ji db Bo mal 346 Ja lan aan Mb 3 
IP omadil ma Ii pat SAI hd! 3 alta Ju 

6. 20: —ao pit GW SA agidl A0 yan gl 

cakar ja Boy al VI danny JUS nia Gelap CL dil le oleh Gil (dan) US pdl palia 3 lal! €y33) 

JESI Bin PG PAI HAL ala lekana UelamS jln SSS Of Leallas Jis Un Uralunak! 8 pia Aan yi (USU 3 pia 
puas Ja Yg JUS Bia Ran pelik! Onakenki Bit JS Ob SI JL Yg Hall mal ya 3 lee SAT Of Jah da all 

Bo JL dong Usb pala 3 Uaa Y al Coy ya DE Cg YSS A3 WII Lol Lal YAI punya Goda enak! 
INA SU SUS) Crakumk! pala CB Uya lakon Ja ya Lag AHY Ra oya Ad pa US SA lia V9 es 

LN da IS er TA CA Oa 

Jep BI Opo K3 Ad Laga HL Y Ol Ko al Lain el jer ab ya Aly GA db CI (SBL BY) 

GB eg SA AA BU Ra KU NS GAB pp VI Aeon jl Rong jl Tan Lagian OS IS) CretisS Viar! j4 Lalai 
Vip AI Kan Y) Cai Anin Ia JS EI Oly AT Ae Kan Ileeaf La Ly Sina Lady AYI Om Ata ya £ pama 
CE) lpg dab LAB JUS Ja Ralat Jong ly NU Bab JAN dd mengag Oyitan HIS Ga Yi Aa ALS aa 
OY aa al Torlon Y Lam la GUI Rap ole ebi ala ale Vj ado KL Ob Gile Op NI Ong ob oa ad al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3594 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


B dtuee Lap Yg BALE 8 Aoa AS NI donya al oa Ka JS DLAL mgg FAN AS Ob (Goal VI) a81 an sy) 
ALAN LPG patay | op GA JB ga Lab og EL OS) lang Ale AI lo AV Any 33 lala SU oa Yi 
OSN Jaa! AAS dor NI le ade Galtail Oly Kp yakin jamal lag CO jare Lagis Jaka 

8. 922 ed 2 edi dai Hla 

MUSI dna pb Sl (laaty PI RE Uya) JUS GUaS ya (as (dit OB Uralumakl Ako Aur ylin JUS Bia Jar 7565) 
Lah OS ya JASA Lake yudha Anis KY Lgia (Jah). 

9. 2702p edi 2 alah Aa pi 

Ham Uj Ab ia deli O ding Ai ya Land Adly ja jaly JG adl Dan YI SL ada ALAYI aja KAI AI Ol 
OSN) elu AL Tap HI Lay yaali rak! 5S pAjaah Aly YAN Uya ning Ab y Ia3 Aliny Aa opal OLI Yang 
AB LA Spa Ulat Ol Laga Se UndiU Jle BL al Gmal oj p JUj Abay Alya Ily ama 
ISO Y Oly Lord 03 Igly BUAS LA Lina Up GP Ry ai pay Op Klo) Fe jl ahad yap yA Nomor 
Elma UU mb Glyad Aa FLY JB) Leah JB 23 Uysddl yA AI NAS y Ah Aas ala il GS orak! 3 
Ola UU JB yagy pekan pebeah SEN UU OA Sain JB Al ee Y IU pet alay jas Jady Al Jadi aini) 
Oly Laganiy La Ag OY AaLSII AE (pa) 053 Ale San Le Jet ella! Uang JB) Ionlnal! 7 3P Ay lain tnya 
ya Aa Jady AS Lo SI mma DA Jet ab SU ey mg gai ab ka Y Oly ALAN BUS pg) pain LIS 
Hal By pia MY 23 Cngg Alta BISU, el Jan yag Lead JEy SL ondig Syah OI Nal Ol Al, MIL 
10. 129 : 0 JIWA pdl Slas 


OP mepikia Buol aing) Uoalia 3 ia Toni Iidaa VOL SM39 (Ily BUS LAU Vaaf Up OP Ray Jaa le) 
Let) alis (Wakag LS) yk! lin 3 H2 j3 VY 33 Bia OGAN padi NS byr oyaWby Uyaleaki ella 
Bakmdh! 3 deal (met OLS 

11. 10: 2 ee SE 5 Lgi Lega dl 

cal Vila dag AT JL OA oya ad J3 SY df JI AI, Rela Read mas CAT Il OS oa ea Ji) 
ab BAE ag lea Ga alah Akal Gasllda GUSI mail ye DAS Jab 02) Goaeale al OT YP aj Akil ya oa Yang 
(OI Langake Sian yag Kagiag Ji Lal dl Cd Y oa UI Oma ja yana SM Ugng Y 1 le Ali wal, pai (3 Url 
yag Akad Sad aa JS UN Led di bg dh Agu dg UB oa yah (LSI LAUT aa US PSI JI na ya 
Jb UU y RABI 2 yg CMS) Clan Jl Jaa yuk AAS Gabah) pian! Bela Og3 La Jl Jady iklas Ali et Y al aa ye ala) 
As Ip Sa Gd AI ae JB Jl oya GS! JB dy rae PA AT AL Ale oa PA J3 ea JS 5 Y il 
La ala HP Aly 7 IE Fani oi Upis SW AI by Ale Kemah Lal GB 3S JI Jasa AeebU SI ly 
JB jer run YPP Ah OS Ol lal maki ya Al pekunly Apk Sel US OY, 7 Eliyj  Eiaah Jp ea ea YK 
an JB) Lea dll Jadid Up Jas OT Jend Gd ng gl pd j3 Kn 0G OLI MY AL an 
OK ya Oak ASI al Jd adi JA ali | yemah ASUW Ul) ali pH Og Ty 7 Ras 7 Klo JUy Ali 0 S4 Kel 
Sh ih PSU ol Ale Its OLS Aonlaah UU Ol) ata Les Y Ol ali Il peta Yola bgs ATI 
Bnka I dy Upin terl pb Blang JUSI 2 pit peka oya do jl Alah B3 3 Jr Il alat og pad jl dll jai nj 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3595 


Lal JAN OS RI db ya aa oya yh HE OP rakuali 
12. 229: JI el pai jas 


Ode Byiny Sl Gyid elo par (Odelo pa) amil yag Kuy Oral getir (dan) Ora! (SU yA) O yak! Lesi (pol) 
Jp dam DI Jaan yag Jasa yi Rak Um JAN Gal SSI Oya oya Rekan oa Sama yA Goat Ja jl Wilona Sya, 
033 (AJ Aldi Anie Jas Ina3 Ny yA jl lia A3 LA ll 3 lab 3 Jp eloakal Bnis elo 3 ja all 
Mor Jp Kent ST LSYIY ati Ge yadl JUS) oa (Sila Ch OB) gia dl JELAS dan JUS Bepka Gelam 

S3 Radb jay SP gl adat Bah pad din) pil Jl yel Ser) dl Kila Sak oa $ ya 

13. te Jy 174 — 173 2 II AA Gala ma ala Badi Al 


Uks ji Legi IE Of 0 3 ah Lagi ma OT Ka CE Lagi el jpn ab ya Ara Ga Tb ai OBB OS ae VI) 
Brg GA AA BU RAL SU NS 3 AI pp Vly Aeedaan yi Reny) Jl Ian P Lagi OS 15 Urai YLarel jp 
V dp ISI ame YP SI Ai aa JIE Oly AT da Kana Sera Wal PL) Sisa Lady PI Oo Ata ya £ yemall 
CE byr dab ESA JAS Jd Raba2 dong yA Bab JAN 3 Geng Ogan | NS AR di de pa LS da 
OY Aam aa Torlon Y Ea Ula GUI Rap ole ea jala ale Vj ado KL Ob Gile Op AYI oiny ob oa il all 
B Atap Lap Yg BAL 8 doel AS NI donya fa ee Ka JS SIN magy AL AS Ob Good VI) ASI La sy) 
Gee Of Gay (EL OLI dak by OA Jai ap Aa Uk aga cadar JI am LI MY Al ad 3 Lala SU 3 as 
Jab Yan J Lesang Ana Gay LS Taun jl JS 3 Yang Gpp penang AYI Kay HI (GA) PI Dai any Aria lah 
HA de po Bby Knypri Ja JAE ten AT Jam YES YON gang Ol jilor dong Ula Iyan yah Ation Jill £ yang 
de laa 3G OLI Uda Yg Ja! Bole Laga yag RAI Aalgall BN Alay! Fardd BL, PI man ld) ag 
AGS pe Boy ab oya Ah sll Lagiin j3 mamurn dl JB) & yeml B S3 PIN AYI Il ala ma JS 
Laga Jl Lian OS pg Unity ma al Jy RanP Lagiag OS Cile jl nila jl ono pp JBL Oly Jl laa, JI 
AB Gaia Aan ag Usil Jl par al (RA da Ja Sp) DI nee pd Led Hisnak! Ale CS Pr LS SR Jl Ary 
SB ea La HI me Ai Cl de gi) ema Ip Lila Aetai Gatadd oya dy Il oat Pte 
kel ojalb (E) Ant Uma J3) SI Ckng SAS PI nya SI Mile Gde Ob ai ya aan LOL Aa) 
PAI ben Jp all SUS Gil 3 Jl ag @elala aa dala many & Jan Kuba le Jap PLS Ji Lagi pang Ola 
bp Lah Kang NAS Ab PU HI elsa 
0777. Mati Bunuh Diri Apakah Haram Dikuburkan ? 
PERTANYAAN : 
Sahlan Albanjari 


Assalamualaikum.. 1. Benarkah orang yang mati bunuh diri haram dikuburkan?.. 2. Bolehkah 
membongkar kuburan, alasannya biar deket rumah aja ? Terimakasih 


JAWABAN : 

Umam Zein 

Wa'alaikumussalaam.. 

1. Tidak benar, bahkan wajib untuk dikuburkan karena masih berstatus muslim. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3596 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Boleh menurut madzhab malikiyah dengan 3 syarat: tidak merusak tubuh mayat, tidak berakibat 
menurunkan martabat mayat, ada mashlahat termasuk di antaranya agar lebih dekat diziarahi 
keluarganya. 


Pali BS yag « As, ale Plat Hu P3 ee Let pe e wu padi sai ci 3 Je ega 
AE Bakin SDM PEN 
2952 Or A3 el! A0 ya gl 2 JSI 
Ya - ai Jl ata Vol - Abas AN IA ja san Sy pall JS cal JS pakis ) pa 2 Uh, 
Ep uk 
- 3, Pedal aa an JAN EA ed bh af ale Itu ng: nam 2 Ol, 
ola ya boy Ulas op. inabiwali 3 Bean dh « Lai dea BA na ning Tar da 33 
Ca JAS 3 Si Hy 
10.2 2g RSU Hati Rep 3 ASI 
0778. HUKUM MENGUBUR JENAZAH DENGAN PETINYA 
PERTANYAAN : 
Sojik Bujiamy 
Assalamu alaikum wr wb. Ma'af sekedar mau bertanya : apakah boleh mayat dikuburkan dengan 
petinya...,? Mohon penjelasannya. Terimkasih. Wassalamu alaikum wr wb. 
JAWABAN : 
Dewi Rosita 


Memakamkan mayat menggunakan peti boleh jika makam mayat di dalam kubur mengeluarkan 
air.Sdang dalam i'anah dan bila keadaannya seperti itu maka mayat dalam peti hukumnya wajib. 


lead dont dg aU Bye Kemih Si Raos P1 PA OSIS AS SY IG 3s 03) 
£ bell alun e) Ag g— yag & imbas » SUYUL pAY 2 os Oo ml) an EL SAI Sa Olaln il 
S3! Ulin glan pry Ol 
Sesuai kesepakatan ulama dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti karena termasuk bid'ah 
kecuali kalau ada udzur seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang 
buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi 
kecuali di masukan ke dalam peti,atau jenazah wanita yang tidak punya mahram,dalam hal ini 
maka tidak di makruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan,bahkan bila di perkirakan 
adanya binatang buas maka hukumnya menjadi wajib. | Tuhfah almuhtaj jilid 3 hal 194 J. 
Aom Bal al) Sain 0S) 
Dan dimakruhkan menggunakan peti mati kecuali semisal berada di tanah yang lembab berair 
maka hukumnya wajib. | I'anah jilid 2 hal 117 |. 
Nur Hasyim S. Anam 
Oa ai II D3 Gp ay Apa SniEy JM O Ka Ab PG Yh asas PUNYU (Ope Bd 
CU HA Rai II OS IA) La HUI ng ALL aka YA eny A7 Yy #ionlaal 04 SG GapaAl 3 Agnes 
SE) Lamb Ui die HWI Liat IS TAN TE US GAYA IS IP ee YP daan Y LL 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3597 


1077. PEMAKAIAN SANDAL DIPEMAKAMAN 


PERTANYAAN : 
2 Mbah Kakvng 


Assalamu'alaikum...kemarin ikut memakamkan tetangga ke TPU.. ketemu tetangga yang biasa 
ikut "dauroh mingguan"...dia buka sendal.. saya tanya kenapa, dia cuma bilang "karena masuk ke 
pekuburan"..pertanyaan saya: apakah ada tuntunannya yang demikian..?? tks 


JAWABAN : 
? Ismael Kholilie 
9 Soda! 3 GUS Kalo oa Sa Tr RA y Uni y ndak PLAN 3 Kadal o SAY dl Late 3 ANG H) 
Kah dala JL GIA Kala JB yo Su dl Aan) Jaten or MI JB salat ASI Ceika y isdila 8 Sada Ali 3 Oya 
OB 3 IA Jera IP JBS pel 3 dl AI Celup AI Sgany (ailah UT Lai JB Road opal Sal Ulun Ana Uya eta 
ad alyy Lagnlot palu y dls AI an bl Syry S3 Lali eri jai Ueiisa Jl US 4 rtimadl cowo 4 JW OYi ade 
OI YAN gym jane Sl Gill 4 og 
Pendapat ulama tentang memakai sandal saat memasuki komplek pemakaman: 
1. pendapat yang masyhur dikalangan syafiiyah adalah tidak makruh (dinukil oleh al abdari 
dari madzhab syafi'i dan madzhab kebanyakan ulama) 
2. pendapat imam ahmad bin hanbal : makruh memasuki komplek makam memakai sandal 
3. komentar shohibul hawi (al mawardi) : "Orang yang memasuki komplek makam seharusnya 
membuka sandalnya karena hadits yang diriwayatkan basyir bin ma'bad : bahwa rasul saw 


berkata pada lelaki yang masuk komplek makam dengan memakai sandal : "Celaka kamu.. 
bukalah kedua sandalmu". HR.Abu dawud dan nasa!i. | Syarh Al majmu' 5/312 |. 


2? Masaji Antoro 
MELEPAS SANDAL SAAT ZIARAH 


Memakai sandal saat ziarah di tanah kuburan (tanah kering, bukan keramik) menurut Syafiiyah 
tidak makruh kecuali saat sandalnya dikhawatirkan membuat najis tanah kuburan maka haram 
memakainya. Pendapat lainnya menilai kemakruhannya karena dapat mengganggu kekhusyuan, 
kurang tawadhu". 


MELEPAS ALAS KAKI SAAT ZIARAH 
handal! Uus) yedaki yag RSJUI 9 dadidl pgn Um3: lil Se MUI 3 ebi AS 3 elei Hk — 5 1 25AN Gal 
Ji Ag) aa Lain dahi aa Te sia asi dg Jae Ol adakl pl 3 ABU 23 6 daa PAI 3 aa oU Y al II 
S9 PM IA ol lot ON 4 Jai Boni Oma SI 0 el IRI aa Jah yag WII Ca. (By erik 
(Bang 092 Sy 2S ia) Alaan 3 Jail, (AN) melidi Jah 
(3p 34271 sek, « 312 / 5 & yan! 6 35175 6167 PL Apa SI, «606 c 229 /1 pnule cl. 
(9 14272 gadi SLS, «312 / 5g yamdl 

BERJALAN DI KUBURAN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3598 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama Ahli Figh berbeda pendapat mengenai hukum berjalan di kuburan : 

1. Mayoritas Hanafiyyah, Malikiyyah dan pendapat yang Masyhur 

2. Di kalangan Syafiiyyah menyatakan tidak makruhnya berjalan dikuburan dengan memakai dua 
sandal hanya saja 

3. Kalangan syafiiyyah mena,mbahkan keterangan “Haram berjalan bila membuat najis kuburan 
dengan beralas kaki yang disertai basah-basah di salah satu sandalnya (atau bahkan 
keduanya). 

4. Kalangan Hanabilah, dan ini pendapat yang dianut sebagian penganut madzhab syafiiyyah 
menilai makruhnya berjalan di antara tanah pekuburan dengan beralas kaki karena melepas 
sandal lebih dapat mengarah pada kekhusyuan saat ziarah, perilaku ahli tawaadhu'. (Ibn 
Aabidiin 1/229,606, alFataawa al-Hindiyyah 1/167, V/351, alMajmuu' V/312, al@olyuuby 1/342, 
al-Majmuu' V/312, Aisyaaf al-Ganaa' 11/142 ). (Al-Mausuuah al-Fighiyyah 38.347). 


2731. HUKUM MELEPAS SANDAL DI MAKAM 
PERTANYAAN : 


2 Rampak Naung 

Bagaimanakah hukum memakai sandal di pemakaman . Apa benar sunnah seperti di kitab ini.? 
www.al-eman.com/J35520Yoxic20 YJleJI20 Yo Rx 20 Yo Dlxiswl 200: Uluo! “20 Yo sisa SI 
23120/1299&02053938&c&p1 


JAWABAN : 


Tidak makruh berjalan di atas kuburan dengan sandal selagi sandal tersebut tidak terkena najis 
yang basah. Bila terkena najis yang basah maka haram. Adapun untuk najis yang kering 
hukumnya makruh. Intinya Terjadi perkhilafan. Tetapi untuk yang jumhur boleh.. Mungkin 
kebolehan tetep harus memenuhi syarat dan ketentuan. 


2 Ummi Lintang 

Ini teks yang ada di link kitab Al Mughni di atas : 
Ulu: 
LAI Jaw tolol Li ba) :JG Amos ul ain S9) lol Koo ID Dual J5 ISI Jledl gisuo) :JG 
JSI obi Iis III orisinal S0 L J3 lc yudi 99 su Ja) ISI - aku g ale WI alun 
Oey Co Ola! -2ool Jlbg gl» gal olg, (lagu 0053 , laga » alug Ale AI aa Ml Jaw, Os lol 
cdi cul, bngy 33 JI Lely wa sa Y alel Jat 31STg ale iya NI All ala ArolasiI cal! 
SP ud « ol) : 2 akug lc AU ac - sad! Joiy RibI yo pgiog lagi 99 )98)I ag slasung Ya aw Kal 
sell ISU al utu SUlbsII gal JB9 S)LEull ol9, (nellei € 3 Row Gl Sulruol Aic Noig 08 H3 R59 
mail Jai yul 00 Carl Jlei UB SIN 0 lagad Lol Aula 193 tua! Jas JI OLS lol» alug lc UU s0 
dc JB: 

lai yaa Call Jlei SSDu 

O) UJI alel gs vd9 Usul dlal JSl9 padi Sill US 99 - Jmg ale Al lo will 01 Wg 
gowy Call y jl - alug ale Al aa - yill pbsI9 cwakwall volgol pl yisl9 Kuala Jal S9 el 
ul bob anal S go ob! agle39 Ac 339 5d Eli Ag ,agio dd € 939 dc Ju al dal II gai N pel 3 
valid! 99 sudu! OS) al Logo dls gl 4028 Mdc lay Jgill io Alai BS yo Atioy JAS sila US 
Soil 48 Is Jl gutaog SS Yull de Jus ISS “uli glsy Ioi 89 lol Iso Ja Jl 98 soal JB, 
JSI yA 93 Ugal Rio pA Ud Edg yab Nyusu Jan atu du uls bsa 58 wu3 A3 « uls, 
Ula SI yul sesi ye S9) 389 Hiu Lae 3 UN SSI & 5 Ulasisdl 99 JS Yg adal UliwNlg 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3599 


Yg WK dll Jledl Sasis Y dal III Ul yss 559 Jledl Risa oyol R0 Ui Ml dll ala 
da0 Sagiy NS ,llao 4 Sell YX Hd uc. 

Dan jarang ahlil ilmi mengetahuinya, apalagi kita yang awam : 
beb Wa Ogan Y eall Jal AT, 


Sebagai perbandingan : 


21276 SN 

2 denada asal — 1140.15) Lead AN 0 Sa CARA 3 Jl le eta Ip RUN Jaa ISI Ill dky :JU 
oat on PUN Sa Lee SN JA ian AED HIU CS BNI gada ya Teng Ale AI aka Al Jay UI Late :JUI 
lo Ly bad Ja COD dala Ui Jeng IS Aji AI Ogan oya Cile Pala Lam ga Ijal ad» : Ja Cook 
Je lay Ga gp) Ugly cagla pad ol) LL aj eagle Al Jay B2 Lali Jordi las Kla Orasi 

ab oa US jl gor de Ja La dit Jay MSI op JAS dal) G Aeon teng dee AI Guo all oya al Ika 2JUY tony 
dal 5. 


Saya tambah yang ada shohifahnya : 


3861/3958 3JI moiso dc sisa 
sudaloh Lil Lay 1JB doll ug saiiy S9 Lal Lniuuo IS (uli Jas ISI Jleidl alsug) JB lu 
dim Sl riaimal 52 2 #Jl3 “S3 Male gal 98 utang Jas ISI alug Ale Al Laluo Al Jaa 
Sliual :Sol JBg .glb gal og, Wagy 0053 lagi plug ale Al lo Al gw, S2 lols Ja JI 3 
ab us a15 JB Lab dis uga Y all Ja JSI9 sale yo NI Ul Udi M5 Aw y Jaiu Cu! 
ob Galug dale AU cak Gwll Jas Ria! yo aging lagi 63 2g uu Uta Law Cal 9 KMI CU, 
ob auty Pl ol JB9 HS) Lull Ol9, Kagdlei € 3 Romy Ul Uluol dc Vgig 018 53 R3 IS ul 
Ae da UB SI yo Lagu lal Uli 98 wutiall Jay 0S oil akug le AI Kao HW 3S 
AS SA ss 3 plg Ale dl alus Hull sol "Wol gis yaa Call Jles SiHy: uc JB asli Jal, 
319 usakwoll clgol al yislg KAlgil Jal S9 esis dl UI said IS A9 owl Ulgal JS 
el Yg sagio Id €939 de Ji ala da SI gu pellei & 3 Raw Cuall Ub alug le WI oo Hull 
don ale Gil, Jail Jio Ul R3 yo Asioy AC wuilal US ul lo saya S R0 ob| neledo Ac 339 3 
ha sales Bls daa laidg liall Jas Ja Jl yd Soal JB ea ea 
ab gus Jan dai al la dos 3d and Ja3 lg Josill 43 Ja JI utas 0 yel de Ind. 
Ud BESI £ 3 Ulas 93 Jay Yg andai Ulat Ag JlyS NI 32 49 Ugal Riu Dil YA el 
Fa Jleill Bisu dy 20 ES ym BILA all a33 Ul all ISI US il sol ye S9) 389 jau Loji 
dan Sasis JG Jlao UE gill UN ld yE Yg UK dl dl Jali Sami Y dal SI Ul usb. 


Ibaroh pendukung yang tidak mengatakan makruh : 
142 18 WI Buas 
el malang Pu OP) eta ss Gol) sa, Oka ala pH Jd Ag «M3 3 salad Pa KE J8 


Haa yag Kel yak 


21216 ES. 
Ra pb oya SUS jl gor de Ja La dis Ig SI 1 MAL ala, Sonny. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
YAA SI eta 
ka 0 SB Pd Tab) anom Ramai GO AL Jade oil Je AN JAS Ny 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575500689139410 
LINK TERKAIT : 


www.piss-ktb.com/2012/02/1077-lain-lain-pemakaian-sandal.html 

1123. POSISI PELAYAT KETIKA MENGANTARKAN 
JENAZAH KE KUBURAN 

PERTANYAAN : 

Koes Al Jawawi 


Assalamualaikukm.. Wr.wb. Sahabat PISS mau tanya ,....? bagaimana baiknya mengantarkan 
jenazah ke kuburan .apa sebaiknya di depan Keranda apa di belakang.....? Mohon penjelasan. 
Terima kasih. 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
P3 put adi tj 
SI Ceiladi Jutasi 2 JUS Alat Codakl ye 
Berjalan di depan keranda lebih baik, bagi yang tag kaki dan yang naik kendaraan 
Ati "3 — BA s3 CS ala (Olaisg Casa « do M3 Saya al 3 An) Jt Tali GA Ju a19 
Bei, - 45. 
AI JB dag» (dish BUSI Halo ba) iis pl JG. 
Imam Abu Hanifah: Berjalan di belakang keranda adalah lebih utama 
(et PU like SN 0 Jb. 
Atstsaury: Yang berjalan kaki di depan keranda, yang berkendara di belakangnya 
3 HA gp) — Ultey CS « ut, — dag ale ai Ji - sal ot HS ol Say ella 
ab ye AH GALAALEII alay Aa G Old Ale Iyadin Ol outuk cab eladh KY #uaash ya 0 ging 0 KEJUA 
3/91(—558 2 Ogan) MI gadi GL Fla 1 HE ul et 
1132. PEREMPUAN MENGANTAR JENAZAH 
PERTANYAAN: 
Naf-bint's Abdullah L-a 


assalamu alaikum... maaf mw nany nech, Bagaimana hukumny perempuan ikut nganterin jenazah 
ke kuburan,trima kasih, mohon jawabanya. 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Hukum wanita ikut mengantar janazah adalah makruh tanzih bila memang tidak 
dikhawatirkan timbulnya hal-hal yang diharamkan seperti yang dijelaskan pada 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3601 ) 


kitab ar-Raudhah (maka menjadi haram). 
pb PUS US el 0 S3 BISU dB. Bijleor el aa Of V3 
(bale po da PURI PUS ye Lah Pile pl ye Oma 
Dan tidak makruh ikut mengiringnya seorang muslim atas janazah orang kafir 
kerabatnya, dan makruh bagi wanita ikut mengiring janazah berdasarkan hadits 
dari Ummi “Athiyyah “Kami dilarang mengantar janazah dan larangannya tidak 
keras bagi kami” (HR. Bukhori-Muslim). ( Bahjah al-Wardiyyah VI/29 |. 
Lely Calon SU SAI yag Piya ya Ida p,£ Y) LSI ob 0 K3 elu Ul) 
dal de J yamuad Gede PU elu 3 Al Am, gadi pai bil J3 
Jb ai td Ia Pln! II HE dd 2 yeh CP 4 all Ob @ jl 
ogy "Ude pu da Pd PLS ye lah " as dl any Alan pl 


emg Sole 

Sedang bagi wanita maka dimakruhkan ikut mengantar janazah tapi tidak haram 
hukumnya, ini pendapat yang diyakini oleh para pengikut madzhab as-Syafi'i, sedang 
pernyataan as-Syaikh Nashr al-Mugaddasy rh “Tidak boleh bagi wanita mengantar 
janazah" arah ketidak bolehannya adalah hukum makruh tanzih, bila diarahkan 
pada makruh tahriim maka tertolak menyalahi pendapat para sahabat bahkan tidak 
selaras dengan keberadaan hadits shahih, berkata Ummi “Athiyyah “Kami dilarang 
mengantar janazah dan larangannya tidak keras bagi kami” (HR. Bukhori-Muslim). 
| Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzdzab V/227 |. 

Br US Ul San d Oh eka 2g Kp an, 
Seperti keterangan yang telah lewat, bahwa makruh bagi wanita ikut mengantar 
janazah bila memang tidak dikhawatirkan timbulnya hal-hal yang diharamkan 
seperti yang dijelaskan pada kitab ar-Raudhah (maka menjadi haram). 
| Asnaa al-Mathaalib 1/312 |. Wallaahu A'lamu bis Showaab. 


Gugun Muhammad Torez Fichubbimankhabbahu 
bila memang tidak 

dikhawatirkan timbulnya 

hal-hal yang diharamkan seperti yang dijel-askan 
pada kitab ar-Raudhah 

(maka menjadi haram). 

... Asnaa al-Mathaalib 1/312 

Wallaahu A'lamu bis 

Showaab... 

22 mohon di perjelas booozzz... 


Masaji Antoro 

Bila memang tidak dikhawatirkan 

timbulnya hal-hal yang diharamkan, seperti IKHTILAATH terjadi campurnya pria 
dan wanita atau terpengaruhnya psikology wanita dan mengakibatkan terguncang 
jiwanya maka menjadi haram... 


Naf-bint's Abdullah L-a 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3602 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kl nganter jenazahny pcr gmn kang..tlng jngn di kesampingkan goyyid pcrny kang.. 


Masaji Antoro 

Jebhing Naf-bint's Abdullah L-a2? 

Kalau melihat referensi kitab-kitab figh dikalangan syafi'iyyah memang 

memutlakkan dan tanpa menggayyidi keberadaan janazahnya yang merubah hukum 
asalnya adalah keberadaan pelaku wanita yang mengantarnya. 

...Sedang kalangan hanafiyyah mensyaratkan janazahnya adalah orang-orang yang 
dianggap sebagai musibah besar bagi wanita pengantar tersebut baik ia masih 
muda atau tidak dengan syarat aman dari fitnah. 


JB png 6 mada Kg SA al Lali Kama 1 ag JUS Rail us US, 
AJIAN GR tis Bag tele Al ala Gal Ol Lulo pu dg Talas pl « 
(Aji BI. (2) 
Ular 3 US (yani 3S) Uleta HP Her mual HI ASI UT, « 
wads la AS «Lae Ainan Kenabas oja Bilal € Lesu ob Y BLS NIS « 
bilas Ur pose Ui AL ya Ul only Calya ola. 
Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 16/14 
IL Ui Ulas Jen SY 5 pas #Ulenan Bl 3 ASI jet, 
Se 3 ly ay eng ola maja fla PE Lado dina cnntis ya Hj Glass 
Al-Figh al-Islaam 11/659 
IA Aye tag be dan y di 
Eee) 
SUS 32 peka dala Ab elup AMI Jp) Uilgi 1 Ola 
Ke SA SI 
Ie sa aa aa 
Tae NA Ka aa 
NN AS sel ae ad 
Syarh an-Nawaawi ala Muslim 1I1/351 
1143. WAKTU DILARANG MENGUBUR MAYAT 
PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 
Assalaamu'alaikum.. di waktu apa saja dilarang menguburkan Mayyit ? Makasih 
JAWABAN : 
Mbah Cemeng 
Sg ega Ala aa ll alan Lo do UG ABU AE la mana HP ya Kis Luas 1 IE) 
Khan SN SAI de TAG LI ph PA TES Tea ay pay AI LA) K3) UEya ad 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3603 ) 


mey — Imli na : SSI 
Yupiter Jet 
Sh Lo) cat am IS kd ALAN gs & PA BAN Uh salin s Para J6 
OI Jana UU Set WA 3 (pan gama) BPA ga Tele Lan ya Ie Ai ella LA era nP pai adl, 
Sa PE 0 Ask & lai, selam 3) S3 Gea ya aa Kota ALAN gp — play ale Di Ie 
sara) 23 GA Se yana Tana Ob CE) Ll de. 
fokus 
Ha di BN 
| Roudloh 2/142 1 
1151. MEMINDAHKAN MAYAT DARI DAERAH WAFATNYA 
SEBELUM DIKUBUR 
PERTANYAAN : 
Anita Bidadari 


Mau tanya mbah : Hukumnya mengubur mayit ke tempat lain itu bagaimana ya hukumnya?? 
contohnya, TKI meninggal di luar negeri terus dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan. Trims." 1 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Barangkali bisa membantu , Memindahkan mayit. Syafi'i : 
ak BE pg Aha SN ag ab BAN Tp Jaa Sei aa Ah Jaa (ID Tp Ian Ii AB 
Ha Ja SE AN BER Pa ea Oh SA ESA Yi 
Dan haram memindahkan mayat sebelum dikubur dari tempat meninggalnya ketempat yang lebih 
jauh dari pekuburan tempat meninggalnya untuk dikubur ditempat itu. Ini adalah lebih utama dari 
ucapan mushonnif: Dan haram memindah mayat ke daerah lain, kecuali orang yang meninggal di 
dekat kota Makkah dan Madinah dan Iliya, yaitu Baitul Mugoddas. Maka tidak haram 


memindahkan ke tempat-tempat tersebut, bahkan tempat-tempat tersebut dipilih karena 
keutamaan menguburkan mayat ditempat-tempat tersebut. 


SAlah ye pena el pra oya gl el pme Jab ala oya Alai gag Jilisa Ga MAS ya etid Atteny AT Uh JL Ai ey 
yang Jab Lead Sah aa Y Hala Mo, 
Hasyiyatul jamal 
Gen skali abang as ol Lai, pad Jah ain saja OS JL Jaa 0 oh aan PF. Je 
Nihayatuz zain 1/163 
Madzhab Maliki 
DK Ol kana pi Up AE Jb Gani UD bia PT OK uya data MT ia J3 ai TB IT 
Con dat Hat SAJA Pat 2 GAN IE meh EA AN PI TAG If ia Dag le laa 


Ka 0 - 0-0 1. La 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3604 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1/421(—21230 2331) SIM Sardi 0 ot AA ep MS IN ASI II de adl Kadis 1 SLS 

Hanafi 
kelas Jang sai ana 
en) Ta uts 3 af s Lu na w uts En) Ae Yes Gaal, La Ad ata an Da ane adan 
Kon ah Hejadi Oh AN, elalali GUS Ga Male Hati d Mali s ET ta) Ju Gegana EN, Cal 
| MA Tn AN on Ge bi gu uh ana SU NN 
BAN ASI ara enable ajal Ae Sp AS ya Cal AAS Loyal al eaasin SA Jp Ita») MSI: 
6/428(—1252 


1184. MENCARI RUMPUT (NGARIT) DI KUBURAN 


PERTANYAAN : 

Mata Hari 

Bagaimana hukum ngarit ( mencari rumput untuk pakan ternak ) di tanah kuburan? 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Tidak boleh dan haram ngaret / mengambil / membersihkan rumput di atas pusara tersebut kecuali 


1. Rumputnya sudah kering 
2. Selain rumput yang diambil masih terdapat tanaman hijau lain diatas pusaranya 
REFERENSI : 
lay dala AN an da0 plM ah Lae gg oya IV Jet BU Land Le lagir oi el ph 
on ASI Ie csi Lala WS PL dil oa By Cb MEN yag el mad la Al ya ai (ena Ia pg I) 
0S NAS OS Ol Om pm Goal Juady ASIL aa SUS And dang Jd HE AS oya ola SL pb Se ata dl 33 
ainbin SI (ah Sam LE ya dp3y Le codat d3 gama NS USU Ily AI Ga Hei adal SITU LG Urno 
“Diharamkan mengambil sesuatu dari keduanya selagi belum mongering karena dapat 
menghilangkan bagian dan hak janazah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad shallalaahu alaihi 
wasallam. 
(Keterangan “Diharamkan mengambil sesuatu”) artinya tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas 
pusara. Bila menilik zhahirnya keterangan diatas keharaman mengmbilnya mutlak baik bagi 
pemilik (penanam/penabur) nya atau bagi orang lain. Dalam kitab “an-Nihaayah” keharaman 
mengambilnya saat ia belum kering hanya berlaku pada orang yang tidak meliki (menanam/ 
menabur) nya. 
Ibnu Gaasim merinci “Bila tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara tersebut sedikit 
(sejimpit atau dua jimpit) bagi pemilik (penanam/penabur) nya haram mengambilnya karena 
berhubungan dengan hak nya mayat tapi bila tanaman hijau/bunga-bunga basah diatas pusara 
tersebut banyak maka boleh ia mengambilnya. 


(Keterangan “karena dapat menghilangkan bagian dan hak mayat) menghilangkan manfaatnya 
yaitu meringankan siksaan mayat akibat bacaan tasbih tanaman/bunga diatas pusara tersebut. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3605 ) 


(| Paanah at-Thoolibiin 1/120 |. 

OY dang Ia de oya Ola pa 33 Yg Hb gl Uya 03A) MEI NAS) HE As mar Apel ang Lal ag 
kadas gl pm deal JS) Gaby Ol (9) Jihan YI yag Ang) ES) Ah OLS SSI Andi Ily dang Jas YL A10 oa | Mel 
) dad ya LL ya Al aa PI plail JBy 302 Ugalan oi Ulas ly die many eng dala AI elo BY US 

Wal dal das MS Ploetal Soya sg dala ai ola) 
“Disunnahkan menaruh pelepah kurma hijau (basah) di atas kuburan, begitu juga tumbuh- 
tumbuhan yang berbau harum dan semacamnya yang masih basah dan tidak boleh bagi orang 
lain mengambilnya dari atas kuburan sebelum masa keringnya karena pemiliknya tidak akan 
berpaling darinya kecuali setelah kering sebab telah hilangnya fungsi penaruhan benda-benda 


tersebut dimana selagi benda tersebut masih basah maka akan terus memohonkan ampunan 
padanya 


Dan hendaknya ditaruh batu, atau sepotong kayu atau yang semacamnya dekat kepala kuburan 
mayat karena Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah batu besar didekat kepala “Utsman Bin 
madz'un seraya berkata : “Aku tandai dengan batu kuburan saudaraku agar aku kuburkan siapa 
saja yang meninggal dari keluargaku” (HR. Abu Daud) , menurut Imam mawardy kesunahan 
meletakkan tanda tersebut juga berlaku di dekat kedua kaki mayat”. | Mughni Almuhtaaj 1/364 J. 


Mbah Jenggot 
LIL DU WI Uas SV Bodi Jie PE AI 53 Ja (AS Altman) (9D Up) MAS Uma DI ema Gerb M YAN £ yak 
Peda ja BU Ida oat jgn pake ALVI Aentaki AS daa Ana yan dil Blade Jia Jambi OY AV (Abel . 
3/197. Je Jely 11496 gam! Aliiy IYI daa Sl ng GP SI Jae Ale ea JA mag Wolsy 
Hei II, 2/20874a. 
Wahabi Moderat 
Berikut ta'bir dari kitab Hasyiyah Jamal 'ala Fat-hil Wahhaab 2/208 : 
ds YAEW jikamYI yag dg) Jl dia aah Andi Jia jer mag OP dam Jah HB AS oya oki ASIL (de wat, 
PN Ia OS Ol ali Ui yo AV old Ale po Bole Ai2 pu Up mag US Op SL Uh pu ol ltum 
(Pd ori Ae Lagi 2 IL 3 mami an uya dai La dapil Jia Of yela2y mill le me PA Sale Alta ye 
kale ag 01 Ananya oya Olah ol) pakey die ASI GAP pala adal 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


1578. HUKUM ADZAN KETIKA PENGUBURAN MAYAT 
PERTANYAAN : 
Suntry Mbeling Kawulo Aliet 
Ketika mengubur mayit it ada adzan dan igomat, . ada yang tahu tidak dasar hukumnya ? 
JAWABAN : 
2 Hasan Bashori 

Jl gam AA Air ad Gala pall AI 53 Gl 3 ISI OSL JB Ol al Aing JS cyad BD Jill JS ae UISYI Gang Y ABI alel, 
2 Raden Mas NegeriAntahberantah 
Mas Hasan Bashorie : itu kutipan dari I'anah yah ... ?? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3606 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Io L. 3 2... -.9 33 22 03 - 2. £ - - 90. £- o- AL 09 cg BG. sap 00 — 

4529 Hp ol Ju Aga Upio Je LAI oya deng Pa La dinas JB oya USS adil Jpio Aas OI oa YO del 
“8 Io G- A.A -g c00 Idc0o -.. 90. Pal o- 

Sal H2 Hair OS adl Jl Gal IS GS ena Tj P3 

04 o (J pa 

230 pl pr oadUeli dilel 


"Ketahuilah bahwasanya tidak disunnahkan AZAN ketika masuk kubur, berbeda dengan orang 
yang menishbatkan azan karena meng-kiyas-kan meninggal dunia dengan lahir ke dunia. Ibn 
Hajar berpendapat: "Saya menolak pendapat ini dalam kitab Syarah al Ubab. Tetapi ketika 
jenazah diturunkan ke dalam kubur bersamaan dengan dikumandangkannya azan maka jenazah 
tersebut diringankan dari pertanyaan kubur". 


2 Tb Khan Banteny 


Hukum adzan pada telinga kanan dan igomat pada telinga kiri pada telinga bayi yang baru lahir 
hukumnya sunnah, gunanya agar bayi tersebut selamat dari gangguan ummish shibyan 
(sebangsa kuntilanak atau kaong wewe)."Aku melihat Rosulullah, melakukan adzan pada telinga 
sayidina Hasan ketika di lahirkan oleh syayidah Fatimah dengan adzan shalat, hadits ini adalah 
shoheh". (Sunan Tirmidzi juz 1 hal 36). 


"Barangsiapa yang melahirkan seorang anak, lalu ditelinga kanannya dibacakan adzan dan 
ditelinga kirinya dibacakan gomat maka anak tersebut tidak akn diganggu oleh ummi syibran". 
('anatutholibin juz 2 hal 338). 


Bagaimana dengan orang yang meninggal ? Hukumnya mengadzani atau menggomati orang yang 
mati ketika dimasukan ke dalam gubur para ulama berbeda pendapat:1. Ada yang berpendapat 
sunah2. Ada yang berpendapat tidak sudah.3. Majlis tahkim memilih para ulama yang brpendapat 
sunah, pertimbangan bahwasany hal tersebut telah dilakukan olh para ulama dari semenjak dlu 
sampai skrg."Dan tidak disunahkan adzan ketika menurunkan mayat kdalam gubur, pendapat ini 
berbeda dengan ulama mengatakan sunah digiyaskan (analog) dengan lahirnya manusia 
kedunia". ( Bajuri juz 1 hal 161, ket sama dalam I'anatutholibin juz 1 hal 230 dan Igna juz 2 hal 284 
. 

Ket Tuhfatul muhtaz juz 1 hal 461 : "Dan sesungguhny adzan dan igomah ada digunakan untuk 
shalat.. Memang betul demikian, tetapi kadang bisa di gunakan untuk selain sholat, seperti untuk 
mengadzani anak yang baru lahir, orang yang bingung, pingsan, sedang marah, jelek kelakuannya 
baik dari manusia atau dari hewan,juga biasa dilakukan ketika berkecambuk perang, ketika 
kebakaran, dan menurut sebagian ulama demikian juga ketika menurunkan mayat ke lubang lahat 
disamakan kepada waktu dilahirkan biasa diadzani, tapi giyas ini di dalam kitab Al 'ubad diralat 
kembali, dan disunahkan kembali ketika mengamukny jin, karena ada hadits shoheh yang 
menerangkan". Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/331617736861041/ 

1587. MENGUBUR MAYAT BESERTA SUSUK DALAM 
TUBUHNYA 

PERTANYAAN : 

Ali Tho 


Assalaamualaikum.... para yai alim admin dan akhi smua..mohon pencerahannya. bagaimana 
hukumnya jenazah di dalam peti yang ikut dikubur bersama si mayit dan susuk yang terbawa 
mati.. saya mohon jawabanya dengan ibaratnya.. terimakasih 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3607 ) 


JAWABAN : 
2 Lihat : www.piss-ktb.com/2012/02/0778-mauta-hukum-mengubur-jenazah.html 
2 Cecep Furgon 
Hukum Peti sudah, sekarang susuk 
Bap db ding CV l ASIL del al yan OA pas Ol debasi Kemah 0nd jl Ale Ie gal si (ama Gio ISI Jl) 
Hb If el dilig Pa Lela JS ad ai Ol) deli Kemah La hah Gi jl bla La dong jd Upi uya paka 
diam ISL VI delay dia der pil Ay by Jd SUL Ab and Ila jl Hwa d Sby Amd Ya as J3 JB Yg ASI 
Jatah JS Ia Gea Ul 
Mafhumnya,.. dalam kitab kasifatus saja, salah satu hal yang mewajibkan untuk mengali kembali 
mayit adalah Harta yang terbawa kubur, seperti cincin atau lainnya, maka wajib menggalinya 
tanpa memeperhatikan kondisi mayit,,,ini harta milik orng lain (kecuali jika si keluarga mengganti 
harta itu). Berbeda dengan jika mayit menelan harta sendiri, maka ini tidak wajib digali. Kasus 
serupa adalah jika mayit di kubur dalam tanah atau kafan ghosoban dimana pemilik tanah atau 
kafan itu tidak ridho serta menuntut, maka wajib menggali kubur tuk mengembalikan itu semua 


walaupun kondisi mayit sudah hancur, kecuali pemilik itu sudah ridho. Kesimpulan mayit yang 
membawa susuk tidak usah digali. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/425251244164356/ 

1640. POSISI WAJAH MAYAT DI LIANG LAHAT 
PERTANYAAN : 

Ibnu Ma'mun 


Assalamu'alaikum wr wb. ( BAB ZANAJAH ) Dalam figh cara mengafani mayit harus tertutup 
semua, dan ada keterangan bila mayit sudah dalm lubang kuburan pipinya harus di sentuhkan ke 
tanah / bantalan tanah.. yang ditanyakan : 
1. bila mau di tempelkan ke tanah apakah kain yang di pipi di buka atau tidak. 
2. ttanah yang di tempelkan di pipi itu tanahnya gepeng asal nempel saja walau masih 
menggantung apa tanahnya agak besar seperti bantal .? 


Ai da AI SI 
JAWABAN : 
2 Cecep Furgon 
Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh... 
1. Yah di buka sebagai mana dalam kitab Mughnil muhtaj dari kitab al-majmu: 
AA Ie sang Pan ye SI Hb Ol ramai H JB 
Berkata Imam Nawawi dalam kitab al majmu: dengan Di buka kafan dari pipinya dan di letakan ke 
tanah. 
2. Kedua-dunya boleh (sunah) sebagaimana dalam kitab yang sama 
IA ig ka PP Ai AA SAN LN ya pa RN IG 
Aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3608 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Disunahkan agar punggung mayit di sandarkan dengan bata atau seumpamanya seperti tanah 
agar mencegah si mayit kembali celentang ke punduknya, dan dijadikan di bawah kepalanya bata 
atau batu kemudian menyandarkan pipi kanan ke padanya atau ketanah. | Mughnil Muhtaj 4/278 |. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam. Untuk no.2 
VOL ga BW Filing Yg SY GP AAS Aid ppi Ob) pil Jhon Il Dory ) A7 Jina OI 3 


Dan hendaknya menyandarkax wajah, ke-2 kaki serta punggung jenazah ke dinding kuburan 
dengan sejenis batubata misal batu sehingga jenazah tidak berpaling dan menelentang. Wallaahu 
A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/434830149873132/ 

1856. HUKUM MENGGANTI KAYU PENAHAN TANAH 
KUBUR DENGAN BETON 

PERTANYAAN : 

Fakhrur Rozy 


Assalamu alaikum. Masalah wagi'iyah : bagai mana hukum mengganti kayu penahan tanah dalam 
kubur dengan betton ??? Waalaikum salam 


JAWABAN : 
Rampak Naung 


Haram. Kalau kuburan umum, baik di atas atau di dalam, karena cara beton tersebut bisa 
melanggengkan dan mempersempit pada muslim yang lain. 


57 1/2 Go peld! Kid Gg PAN Bah OS elyan CI ale say V3 
21137 BSI LA PEN U oralad (IE Hana dah3 Lali SAE Ang Mala BY 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/437464486276365/ 
1923. HUKUM MENANAM POHON DI KUBURAN 
PERTANYAAN : 
Zaenuddin Boncire 


Assalamu'alaikum, nyuwun wejangane mbah. Keterangan BUGHYAH ALMUSTARSYIDIIN 1/202 : 
haram dan makruh menanam pohon di atas kuburan. Pertanyaan : Bagaimana hukumnya 
mencabut pohon yang sudah terlanjur ditanam dan tumbuh besar di atas kuburan ?? Mohon 
penginclongane, terimakasih.. 


JAWABAN : 
? Abdullah Afif 
Ta'bir Bughyah : 
Iyany God Ob Laka pi ae Ea Lely 6 Gladi 0 ST ella! jang dimata Al Ae AI ebi ob 1 BU 
KI! BUS ay Kapil Ie yel 0 Ja 3) lak al S OS Vo cb ai JI paid Bye ji Sal 
Anh At pl di ea oa yi Ul $ pam. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3609 ) 


HUKUM MENANAM POHON DI KUBURAN 
Us Ay «Bagas Kal S 2 Vig cp Lali II ab Bye PajA yoy Gol UP Uakany pil de Pill ee Ul) 
Bi 
Sedangkan menanam pohon di atas kuburan dan menyiraminya adalah apabila akar atau dahan 
pohon tersebut dapat mencapai pada mayat hukumnya haram sedang bila tidak sampai pada 


mayat hukumnya makruh sekali, bahkan ada yang menghukuminya juga haram. | Bughyah 
Almustarsyidiin 1/202 |. 


Dokumen : 
www.pisSs-ktb.com/2011/07/menabur-bunga-di-kuburan-oleh-masaji.html 


Teks latin : WA GHARSUSYSYAJARI 'ALAL @ABRI WA SAOYUHAA FA IN ADDAA 
WUSHUULANNADAAWAH AU 'URUUGISYSYAJARI ILAL MAYYITI HARUMA WA ILLAA 
KUTIHA KARAAHATAN SYADIIDATAN WA @AD YUGAALU YAHRUMU 


Catatan : Ta'bir diatas mengggunakan kalimat 'ALAL @ABRI berarti lokasi penanaman diatas 
kuburan dimana dibawahnya ada mayatnya...... 


Sementara ta'bir Fathul Mu'in 3/184, maktabah syamilah : 
PW S4 fa slbal) mela BS Uletosl US OT YP Ag is RU AA Alan RAS, ai 3 pm GS lal RAN ( Jiang 
Alah! Raladl 3 pil 3 oU ai ( Dlerl) Crab! Ela Jl etos Boy Lenlety Lena 0 cai Pali BLU Jd Yel 
Ta) Pai Ueboyia dus lila Jl Bj lan 3 Led no OP RU II Bem ya Unokaad! elean G pit Sono) Lang 
diy AU Ga Ungu) selish LeiaDlU ga pala UI, 
Adalah pemanfaatan pohon yang tumbuh di kuburan. 
Sama dengan ta'bir Bughyah halaman 355, maktabah syamilah : 
PHI JB SI CW Las ReUYI AI jala 3 AA af erkd d Raiya PNG AI ASI S1 (pr Ula: 
Bab akal Oly 0 AS Tai pia JSI ad 4 AJA Lp pal ID Je BA Ul Siji blok ad Se Ji 
Andin Gabut Iyinal LS 4 Ups yg US A1 JAR 4 Lidia C3 Ad aah (Sal Anda SINI € poin Me) Andal Tray dit 
PPI LI Pa NI 
UB Las aU 28 3 AI oP akad 3d f Goal! (ed Raiga PG AI pad SA 
HUKMUSYSYAJARI ANNAABITI FII ARDHIN MAU@UUFATIN LISUKNAL MUSLIMIIN AU AL 
MAOBARAH AL MUSABBALAH AU AL MAUV@UUFAH AL IBAAHAH TABA'AN LAHAA 


Hukum pohon yang tumbuh di tanah yang diwakafkan untuk didiami umat islam atau di kuburan 
musabbal (diperbolehkan untuk umum) atau kuburan wakaf adalah IBAAHAH (diperbolehkan) 
mengikuti dengan tanah atau kuburan tersebut. 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam.Bila yang memotongnya atas nama perorangan tidak diperbolehkan, bila 
penguasa setempat, pengelola tanah wakaf maka boleh saat terjadi darurat. 


W GS0 f3 el alhai BS Ulil UG ON YP Ag gadi GS | Alan 2 pit, AD pda G Soal HADI ( J0) 
Kal 3 All 3 PN pai (Dry Oral Elaan Jl Leto SD n03 Lebat Lena oo el all BU Ja el BU 
Tv pa ab yi ds Ika Jl Bill bln O Led no OP HW JI Bm jai Uvakuahi Flean (3 Ugit Soy Lena Wall 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3610 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SENI AU gi Lagu bad Let Ga Leles UI, 


Al-Allamah at-Thonbaawy ditanyai mengenai pepohonan dimakam umum yang tidak dapat 
diambil manfaat buahnya selain memiliki dahan-dahan kayu yang dapat membuat kesejuakan, ia 
tidak dimiliki oleh pengelola wakaf khusus, maka bolehkah bagi pihak pengelola umum (penguasa) 
menjual, memotong dan mentasarufkan uang hasil penjualannya kemashlahat-maslahat umat 
islam ? 


Beliau menjawab “Ya, bagi penguasa boleh menjual dan menggunakan uangnya demi 
kemashlahatan umat islam sebagaimana buahnya namun bila dipergunakan demi kepentingan 
tanah makam lebih utama, yang demikian saat pohon tersebut tumbang sendiri oleh semacam 
angin sedang memotongnya sementara ia masih kuat dan selamat maka yang dhahir ia 
dipertahankan demi memberi kesejukan peziarah. | Fath al-Mu'i iin 11184 1. 
AI sad MIL SN Uje el Up (Kb UG resa JG 
Ta La eni Span dh Er Goklaa  Ka JP ya AE AA ra aa 
Sel Ap 
Sebagian Ulama berkata “sedang memotongnya sementara ia masih kuat dan selamat maka yang 
dhahir ia dipertahankan demi memberi kesejukan peziarah” 


Yang jelas dalam hal ini permasalahannya dikembalikan pada penguasa, bila situasi mendorong 
untuk memotongnya demi kemashlahatan makam dan hanya ini solusinya maka potonglah, bila 
tidak maka jangan dipotong. | Al-Fataawa al-Kubra 111/256 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/47826 7402196073) 


1971. HUKUM MEMBONGKAR KUBURAN DAN 
MEMINDAHKAN MAYATNYA 

PERTANYAAN: 

Jack Sang Napi 


Salam alaykum... Nderek tanglet poro rawuh. Adakah ulama' syafii'iyyah yang memperbolehkan 
memindah mayat ( yang telah dikubur ) ke tempat lain bila ada hajat ? Dikubur di jakarta, mau 
dibongkar dipndah ke jateng. Nywun sewu, nawi saget s'ibarote n nki mndadak. Sumonggo. 
Syukron goblu waba'du... 


JAWABAN: 
2 Abdur Rahman As-syafi'i II 
Wa'alaykumussalaam.. Belum nemu yang pas, hanya ini : 
Bak KP 3 AUya Pa ole pr Ol Vian al yaa Uda AI Ilatya JS naa Jd CAN JS €£ 


Haram memindahkan jenazah sebelum dikebumikan dari tempat dimana ia meninggal ke daerah 
lain untuk dimakamkan disana, meskipun pemindahan itu tidak mempengaruhi kondisi jenazah. 
Kecuali jika telah berlaku adat kebiasaan memakamkan jenazah kelain tempat. 


Bgm YA am Ali p,£ UJI 


Begitupun memindahkan sesudah dimakamkan, maka hukumnya haram, kecuali ada dharurat. 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3611 ) 1 


Coba dicari lagi, nunggu sesepuh.. Dalam bahsul masail Nu, kebolehan ada, tetapi mengambil 
dari pendapat Hanabilah 
2 Sunde Pati 


Mungkin ini bisa sedikit membantu : 

BL oLog JIN IV LB OL oa ad dd da ai Gas UI 12 pa) UI 
adapun menggali kubur setelah mayat dikubur karena maumengkubur mayat yang ke 2 maka hal 
itu tidak diperbolehkan kecuali mayat yang pertama sudah hancurdan sudah jadi tanah 

SPA Ag NE dh Of ya II SU UNS GAJI Jd ALA 3 yr JeW Jan) La 2 Anak (ol JS jera) dj 
gel Je Io) Lil 
La UN IL ea Celah gn yan dal aa Andi Oi pAUAI 3 Ela PNS ya dale Adi | YEN a03 Lag LI JU 
D pas Asli aa al (lan y Jp PAI Am 
Ag kat V3 oa Gd Al Ie Gal ag Tahi JB 3 Aa Jay: (TS P1 3 ay MA ma ed Jade Kl ya 
Gel eU 
allakhomi ditanya mengenai masalah memindah mayat setelah dikubur maka beliau menjawab 
bahwa hal itu tidaklah baik dan tidak dosa bagi pelaku hal tersebut 
Jae MP id Jade Kya 1 SSI 
Abe Ag all AA gal II GI Ae 3 ML Aa AI ana pel ol ate 1 gl 
2 Mbah Jenggot II 
Hukum pemindahan mayit setelah pemakaman terdapat perbedaan pendapat antar 
fugoha' (ulama figh) sebagai berikut: 
2 Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengharomkan secara mutlak. 
2 Sebagian ulama mutaakhirin dari Hanafiyah menyatakan boleh. 
Demikian pula hukum pemindahan mayit dari desa kematiannya ke desa yang lain sebelum 
dimakamkan : 
2 Hanafiyah memperbolehkan secara mutlak. 
» Mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memperbolehkan, kecuali bila ada tujuan yang 
dibenarkan syari'at semisal dipindah ke tempat yang mulia seperti Mekkah. 
2 Sebagian Syafi'iyah menghukumi makruh. 
? Malikiyah memperbolehkan dengan beberapa syarat : 
A. Ketika pemindahan tidak mengalirkan darah secara terus menerus. Tidak menghilangkan 
kehormatan mayit . 
B. Ada maslahat semisal barokahnya tempat yang akan dijadikan tempat pemindahan(seperti 
kuburan orang orang soleh),atausupaya kumpul dengan kuburan keluarganya dan lain lain. 
Lila au! Ang 2 II OA ya oh J3 EV dil IP ANUS Ae adil K3 — 4: 21 II OS op ed J3. 
AI ag Latah do BLN G Aadd alia GA 1 mad ye DU JUS 00) Gada ooah OP YP IA RA oa AN Gam il) 
ian yag aging JS Lay. Al) adala Y oa PA yaaa agama, SUS Lena Yi de alis way, mai el Lauk st 3 
Ie Web bgi ah Aya da Ud oa gb ye (UST UB ma UI 5 ASI oa oa pl Laga 
Urban gl Jan yait AAL Odad 9, pinadl Buka Uya La II Jay, Uilan ali pb Y ala ye daly) yag Tail Sah Md . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3612 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ASI JB Ag pu PAI AT Yah oa PU J3 SN JB Lal II AAU RI ea A3 
Il AI ab) RIO aa Lala, 3 JI Jaa, Aib SG Id ot PI ae aj Sh gd or AL as JB yk 
alat p asgh Gel S3 OY 1 Un U ElAgS ja ea Lah VI obo L stm PA" SE, ah oil laa 
Kant TesalI jP IA Un OA NY KEY Ala) EU JB jer mao LEPAS OS Ol ly, meki ya d 
ai PA og "asi "le Ig, Ali 04 1 RABI jm JB), Lead PAI Judi 5 Ugal Jika OT led. aka 
HYof ala Il pia Yi 1 Ga byta AT OS aya ka NIS) Ball J3 aah Ja Hbi2 jpn LSJUN Ul, 
dah om bad IP dh Ia mam NS er h, AdI SU ot ale SW OLS: Road 3 OA Ody — aa Ulas 
Ola uya bayi HE OP. Orakeaki pia D debag , Lain Aerlpb SI latah , JUS 2d mekah ya gia al, alah agb3 D3 Je 
Ll Jadi OS YEN by jadi 
(10: 221 : geri tem dll) 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/4889425277952271 
2365. HUKUM MENTALAIN MAYIT 


PERTANYAAN : 
Suchi Chichiliput Nagh Panaey 
Assalammualaikum wr. wb. Apa hukumnya seseorang yang tidak menaklimkan mayat ? 


JAWABAN : 

Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam, menta'lim / mentalgin orang yang mendekati kematian hukumnya sunah, jadi 
tidak apa-apa tidak mentalgin orang tersebut. : 


NYA SI ata oya SS Uya Ld)" kana pi Said AL VI AIY Gl Bo tergYI le Lah ji) m12 yak Ol ay 
YANYA oU Aile| Mun ali aa cad ad Jasa BUY NY SAT OS ya" CA MH "3 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/583839458305533 


2200. TALAIN MAYIT YANG MASIH KECIL BELUM BALIGH 


PERTANYAAN : 
Timur Lenk 


Assalamu 'alaikum, 'Afwan minta penginclongannya. Anak kecil belum baligh meninggal apa 
sunnat ditalgin dan disholatkan unsil gobri? Apa ada do'a khusus buat mayyit anak-anak ? 


JAWABAN : 
2 Santri Buki 
WA'ALAIKUM SALAM WAROHMAH 
DS pa Oly OTAN oya eegi Oadan Dyip OT Gp (Olesip Y LAI Lagi Guan DG JAS Makan | OpSy Unta jy Jab Ul 
dkasi. 
Adapun anak kecil walaupun mendekati baligh dan orang gila yang belum pernah taklif , maka 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3613 ) 3 


tidak disunahkan mentalgin pada keduanya karena mereka tidak terkena futnah gubur. Dan 
disunahkan membacakan Al-guran dan diutamakan sampai khatam. | Nihaytau zain |. 


? Ibnu Toha 
Da Td Ja Yg die an gal ia Sala Jah ea Gk Lean JG Ag pp Mp Ana 
AI Die uya oket ne Iya tenama 
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa dia berkata, aku telah 
mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, "Aku shalat di belakang Abu Hurairah ketika menshalati 
seorang anak kecil yang belum melakukan suatu kesalahan pun. aku mendengar dia membaca: 
"ALLAHUMMA A'IDZHU MIN 'ADZAABIL@ABRI (Ya Allah, lindungilah dia dari adzab kubur) '. (HR. 
IMAM MALIK AL-MUWATHTHO' HADIST NO - 480). 
Aa Benen eu AS W Aa kanan Jml le aa Susah sa ee en oa Sina 
AO ale daa Ja (aa AU La Ph adi la SI J6 Ang led Lo Of Lab 1 Bni Us 
Aa Yg DT BASA en aa 
Goal) kai Ip Ga ale la Of ah Jati Sol Jalan Je Sar IE pai olah lea Jis 
Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Adam bin Binti Azhar As Saman Al Basri telah 
menceritakan kepada kami Isma'il bin Sa'id bin 'Ubaidullah telah menceritakan kepada kami 
bapakku dari Ziyad bin Jubair bin Hayyah dari Bapaknya dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang berkendaraan di belakang jenazah, sedangkan 
orang yang berjalan terserah (di belakang atau di depan), dan anak kecil wajib dishalati." Abu Isa 
berkata: "Ini merupakan hadits hasan sahih. Isra'il dan yang lainnya meriwayatkan dari Sa'id bin 
'Ubaidullah. Sebagaian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang 
lainnya mengamalkan hadits ini. Mereka berpendapat, anak kecil harus dishalati, walau dia tidak 
menangis ketika dia lahir setelah diketahui telah sempurna penciptaannya. Ini juga merupakan 
pendapat Ahmad dan Ishag". (HR. TIRMIDZI HADIST NO - 952). 
Be Dean YA badan ma GA eka IU li ae ap ata Ka IU AN on Shan an at 
ale Ia Jala Laba ala aa Sh di ale SU JG alan ale di LP AT da atas 
Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dia berkata: telah menceritakan kepada kami 
Khalid dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ubaidullah dia berkata: Aku 
mendengar Ziyad bin Jubair menceritakan dari bapaknya dari Al Mughirah bin Syu'bah dia 
menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang menaiki 
kendaraan ia di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan ia di tempat mana saja yang ia 
kehendaki, dan anak kecil di shalatkan -jika meninggal dunia- ". (HR. AN-NASAI HADIST NO - 
1922). 


2 Ghufron Bkl 


Tidak disunahkn menalgin mayit anak kecil karena anak kecil tidak ada pertanyaan dalam gubury 
begitu jga orang gila tidak sunah di talgin bla gilay mulai dari sbelum mukallaf karena alasan di 
atas/ tidak ada pertanyaan dalam gubur.ianah 2/140 dan nihayah al zain hlm 148. 


2? Imam Tontowi 
1. Imam Nawawi dalam kitab roudloh menyatakan tidak disunahkan talgin untuk anak anak : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3614 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Je Aly Loyal DG copy Jalal Lal, 
2. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawi Al-Kubro menyebutkan tidak disunahkan juga : 
ala! P PE PEN Lara 3 ag &y nj Jab —u Bp ds AI BU sai cab Ja as di P3 Aan 
re du NAN pati Hang Gates LS aa Ie ala Jl J3 call na PA ce bu 2 - tele 
Begin KA AE DI Lema, JA tema UN RN Yi AN S6 ya aa Apa ed ih Ka 
3. Al-Khothib Asy-Syarbini dalam Al-lgna' juga menyatakan tidak disunnahkan : 
LAN ya da yet Aarel ASI Lino OS Oly Lada y Handa 3 JB LA 2g Ega UIN Ag HIS ch OA eyang 
pg HIS pb ah Con ala be Gp day GA SAE oya saj BANI pad ad Jadi de Ad Ip Hy Ton! 
Ojd 3 oa Y SY AA eyang DG Hd Manan | yk os, Jali 
4. Al-Khothib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj juga menyatakan tidak disunnahkan : 
Ob HO NI Kab ang SP CAST Al pki ajh aghy Jalal yag HSNI pb Ul. 
5. Namun syaikh Jalaluddin As-Suyuthi dalam Kitab AL-Haawi menyatakan DISUNNAHKAN talgin 
untuk anak anak, namun menurut As-Subkiy tidak disunnahkan karena hadits yang dipakai hujjah 


oleh As-Suyuthi menurut As-Subkiy dalam kitab Titimmahnya adalah hadits Ghorib, bahkan ini 
menjadi semacam khilafiyah walaupun sedikit dikalangan ulama, simak ibarohnya : 


B3 play te II Ola Al Ol many Jala Ordik Ai jamal AI aa Tr SEN AS Jb 
Cak D8 Gs Ui HIS al ak Ui aan dB Sedl JE3 Old Jul 3 IA 4 FI Ia) :JG mala dak 
Of 4) La nilai 3 II Hal Bae el aj lay Aa pala dal ABU plug Male dil ale el Ol Hall 3 JG, 
Oluah red is TAI Jo YA Jati aa le gl Jorong yo AI ip JB pala co U play le Ai ala ya 
SN aaan an Pe LK Bai Io Hai PAS 3 ai dya Lab sal deh "Is di Jb 
at spy Love! lebi Itusy Ola Y eks Of mao Itali elo JEy Vga Olesall Of He ad pal JB abi 
SJ Jia! Oly CES HWI Sean pena AK LI OP 18, Sd 3 ob AI JB. pia JA Jl jan 3 Rai 
Hae eat pil Ol ekor A8) CL YI jalyb desai La Ida cats Ugly Lag OLE O yak eRolang radja Ilu I ad ad 
oprl HI yah Jab Read: Jas La Gagal de dn OS il Baya ai 3S GS mami Uya SA Sg) ABI CLS Je au LS 
LB SY pl anti, Segan JI oya Ja Slah Jail Segan dl JAS oh Il jual OS ENG OI Lagil ll lis uya 
Ado y CB mndely Cab CL AYI 2, Ja padi Yg dnyis pil Ollag Ah SL ad dil Sya Ul Lal ye Olla 
Or Ae Lian 2JU Al 3 ORAL Gal dari LE II JA Kolom Agung Ay Cedaby JULI! pai Gal Ara, 
Jis plang dala Sl aan Gal OS 2J AL) Gahalo 2J Olgdap Gphalon 2JU Aap LI 1JU Olat2 Gp yag Li 1JU Olagku? 

Ad Ojyid Jas IS) DIY ai yah Kh ia Jen HAL JAN oa Ken Jah OLS Of Gt Ogdjama SP Sima 1 sala 
Upi Semar) ly Ulang dala AI ho JAS Ji Selai yag Gisa3 On! Ji laa Lag ag AI JAS Sa) uya Sila (5) 
III TA ah PE II Aly Ale pegi or PAI AYI OP Lesaika JAN Led op63 p geall 3 el Ada 
— ESA abi Uni NS Elyn pad BO yitdg rta gi Ol Cole ASI oya jelas — dai U dy yA ee Aaj 
Lag JB SY AS pg ceri SI al GL Wgm aa ai PNS uya slang CAK SIT EL if al Ujang ya Jai jay 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3615 ) 5 


Ana HIU OA oya ny SAB le SSI oya pegiad ONugU lam Hendak 4 pil Aid oya diley SAKN SU df ab 
Al PUS 3 JUL aeaila SI, SN 

Keterangan yang sama dengan Al-Haawi juga dapat ditemukan dalam kitab Safinatun Naja : 
B3 play Ae II ko Gi Ol any 6 Ja Ord Ketag Ai amal AI Ona TP NN AU Jb 
cab YG seal LSN ai yak LI Cara Sem J8 BLN et 3 SAI Ing 2JG pantai ale 
3 aji Nia ai dah dl Ad U elang Ale Al elo aa Ol Hadi 3 JB, 


Tentang do'anya , ini dari Al-Fatawi Al-Kubro saking Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytamiy : 

Pe) 8-8 0. — go o-- 0. como D2. 2... Xe0e 0 BY. 9. Be0 2 0-0 Lo. 3g — PN ag Ta 
Blu! Sd elewl HS Lama gl Agya tnya Haa Jai Kla Bal Al al CI na Ame ali Unik Ja an AI on) (Jt) 
2 sapa 2 0... pan” 203 Bai Pa nona g -8 Da, Bani oa Pena an 0. 30. 39 - AI 35 Tana Ta 

TA Tapny spp adl Ujam sekaiel LAS aka Ja ALI Alah Jah nil eyang U gih da0 AI Ko) (Delay Fade 
- LA Pena ta -8 8 2. KA ai ta on ea Len In da -8 PE Ne Be. 
ee una ola 3 Ma ga oi Abal Oky ola 

GIA Ill datar Lag Al Lagaont JP an Ol OS Of JL Ga al SS Ul uut 


o-. # - - - -20 0. 2 Loc -. 9 02. - Leg 2 0... 
Pa Ne ee DA Pa Peng Kn an OR PI Oa TA PPT AN TA MA BO 
5 baba 3 Gonna Batied UN OP aan 4 J ad) & ye Ol l 


-20 ge 2 L. 30 8 - ie 9 ow 0 og 2. mw. 2. 0. P0 3 - 09 22 #0 3. Se 
DAU malah AN Selai UP gan engan US Saga aa IIS SI Kenal KAU WS Slloyl ola 1233 Lila 


ALA total Gila yg3 
Ha Yadi Ii aa Haa AN Up Alta ta HA Jo IA BA ON LAU 
Usis Jaa on yy Ika SL 21. 
- Po Yo B3 9. 3-9 L 2.2. ...o@ D2 250. 2290. 021p 9 20 85. 23X Ie Yo 0 8 0 3. 0 gg 
se candy Pub pl pakai JlseUl SIS AA oa Ii LL Ob apl oa pl kas) Jia PIL yab Aai bal 
Okey Ae SPV) conter Gl om US Sa GIS SSUU Al Af Poto aral PA Sllaa BNS ajl padi Jati) Caga A 
Md Ga Ray IR 53 KAN men an GS Dp Cant Ya UE ia UR an Bh 
ciloka Sel IS, bl AI lega AB Je aa air ne 
fokus : 
0333 Call al V3 alaorl all Oya Ilmi 
kalau dulu saya diajari sama mbah yai doanya gini gus : 
Let) Una Ulu ap alami el 
2 Sunde Pati 
Mayit anak-anak Tetap Sunnah ditalgin 
alah AU Gal OT gg Le Ca GH 3 Usai ja dak! J4 Jala Uailt Lolntanl Gale Unas Ujang 4 al Ab, 
ce AI ah (GG dr AI JB $ Usil ad ai ct AI Iyan Ld J3 (sr DI ul AI Joong go MI Jay 1 JB 
JBg or de Hy mambah oma Uap Udit y 2 dala, G3 ST (2T 3 amdal (AAN Gg AISI 3 oa Ja Iya : 
(AI Segan Ge (OA ga AI JB Ga Oya) Aa ly AI Up DJI Tamil LA IV ai Sally OA ABI Ol Ga 
Lp Jl (Pe USA Lay 3 JA al Aa) AB 4 ya GE AS ing mie AI by loud LK. (Gl 
ABy jas Jl Lab ce Kak Jia 3 denga Aaili Ulia Oni JI A3 li Ale pr Yg AE da Lag BI ika Al Iya) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3616 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ce AI ab (db gia Jar Jiiy tan Telo SA) aa SAT Elia jika dd nol Ci dala Spy lb dl 
Il ful A09 IA yong dang ET wa Sy ik Aap (2T 1 pam (AAN Ag AI ALI 9 ca Ji Iya 
balay Long Ja Tao yak dl entri Taka Ol Ab. (ANN Kby Ma ey ai cal RI il IS il 
HIU ye Il jual Ol Ola YA II at 3g Haii syah pil 3 Ojlea JUPII Ob Jia oa Ad) Al Ca 
Ab bg A0 3 sa Jah dal UI OI OS Jl jadi Gelam jelas SI 1 JUS pm oil das Gil ag 
or G dl Y HSNI mood da ea gay ES JB 4 ik SB 01 ea Ui HSNI LAI Go OA UI oil 
AJ did! Ofy Ugly JULI! Of JleII jay Anak Gal ot Al am ebi S3, 

261 play BI al sy 


Ja erik Alay SUS sale Jala lay me Jalal ob ea Jah EMS gb Ia ya ya Ja all aa HN enda Alun 
oa Btn Lang) Ay Uni AN Calonuol oya Kelar 0S 5g Ag Janiy oU SAI yah JUS enils Ulas Ab by Kel Kogan 
kalo Sa ba Ah Omdly Ula hate yag Ud Ag pdl Jual Jarag sal pda Andansl LSI) salial HUI yaa Ralat gl Lau 
dede oa Oa 

Woyo asal oya dilas AB, SUS GRI ya la li Oo da2 AI eh Go Aaj 0 AI oh Sail obb malkl JU 
AI Jaany Naa otg AL YP Al Y Of dala UNI oya dale CL SI olga el UNGU Jadagh Al aah Gal ONE L Jk oi 
cal Lay GL pos nia jay AB HeaSUL 3 akal OT,AIL 3 Lari pekag dls AI oo mkaputy Lao Plak by db ena Sl, 

Jl fan ng dala AI Ula Lir Gatal Ay Ugly Y SUNAN, Obama) 2 poears JB 3 Yg Aing Ata Al La man JI 
slai YI Ada DNS A15 Asal 

Sebagian ulama' berpendapat bahwa para nabi, anak-anak dan malaikat tidak ditanya dan 


dikhususkan pada pertanyaan alam gubur itu hanya pada umat nabi Muhammad, berbeda dengan 
umat-umat nabi yang lain.| Tafsir haggi juz 6 hal.331 |. Wallaahu a'lamu bishshawaab.. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/524389450917201 


2308. MENGUBUR MAYAT YANG MEMAKAI CINCIN 
PERTANYAAN : 


Mangkat Ngarit 
Bagaimana bila seorang yang telah meninggal membawa cincin / batu akik bolehkah dikubur ? 
Jadi setelah meninggal ada 2 yang menempel pada tubuh kain kafan dan akik. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
TAFSHIL : 
1. Bila dengan melapas itu menyebabkan hilangnya kehormatan mayit, maka tidak boleh dilepas / 
harom. 
2. Kalau tidak menyebabkan hilangnya kehormatan mayit, maka tergantung kerelaan ahli 
waritsnya : 

NINA eta AS Lab elinal de Syah hy alot p push Cab Za Eliga dab OS | 
Bila mayity terlanjur di gubur sbelum cinciny di lepas maka ditafsil : 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3617 ) 7 


1. Bila cincin tersebut milik orang lain dan pemiliky memintanya sedangkan ahli warits atau orang 
lain tidak ada yang menanggungy maka harus di bongkar untuk mengambil cincin tersebut. 
2. Kalau harta tersebut milik sendiri maka tidak usah di bongkar. : 
NIA AI Cha GS YINNY OI Tile) Lil Il Ad AS Oia Y Gea Vy Jae DB dadi Ja dal Op 


2 Mbah Godek 
Akik / cincin yang ikut terkubur maka makam wajib digali dan diambil akiknya 
Ale BHS only Ji PN! Ela 353 Jual aus (al Jay did9 Ang dai Lala (19 IN) ema Jl BUSI Jo G PBV 
Jae Sain terarly Yak EL jk yag Alb pe peaad Yy Jak Ie ad OS Boy pal VI an Ia Ab OY el P3 AI) 
aa 3 Jari! mah USUL Lah UIloy Org yaaka Legi Sl Oh Bobo gl akan Ol alay dilas aed de Leone MA 
LS Jd 33 8 Vig Hah dah AA La Jong ISL EN 3 Jl JS II Lapor eyang Ca JI Genta! Inai 
opE3 Aa al Fall DS ola. 
Jatah! ya Ilang Lol Fasill pang dah pas OT dang Ji dag Saad JB naa Jr dai an GA 1 AJI JG 
JL Rela AB SP OY ah 3 Oky Aa mah PAS JB Oly Ie EN 3 Bg IA GUY 
fokus 
Jl As ad AS OY Lah 3 Ol deni Kam FS Ji Ol de Baya 
Atau di dalam kubur kejatuhan harta walau sedikit seperti cincin maka wajib menggali kembali 


walaupun mayatnya sudah hancur karena meninggalkan penggalian dalam masalah ini termasuk 
mensia-siakan harta. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/571589562863856/ 


2395. Anggota Badan Mayit Yang Lepas Sebelum Matinya 
PERTANYAAN : 
2 Nyari Sinyal 


Assalaamu'alaikum, pertanyaan seputar anggota tubuh yang dikuburkan terpisah, kronologi : pada 
hari ke 1 si A diamputasi kaki karena suatu penyakit, kemudian kakinya dikuburkan pada suatu 
tempat di TPU (taman pemakaman umum), pada hari ke 3 si A wafat. Pertanyaan : apakah kaki 
yang lebih dulu dikuburkan harus disatukan kembali penguburannya diikutsertakan dengan 
jasadnya atau cukup menguburkan "seperti biasa" dan kakinya dibiarkan di tempat terpisah (gak 
perlu digali lagi untuk kemudian disatukan dengan jasadnya) ? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Wa'alaikumussalam. Potongan Kaki tersebut cukup dipendam / dikubur, nanti setelah orangnya 
meninggal, tidak harus digali lagi untuk dikumpulkann dengan jasadnya. : 


AI Lae Ol PA oya BLS Carla pil ob 3 jg Aibo Lal pi al YAI Ga dal AA ya Hill dng 
YAA oi 


YA ES ba 3 ID Abd yana EA USS SL OP Aidoy 3 II ya end ya deaidl Ul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3618 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Masaji Antoro 


Bp da ag yan oa daki TAS Ade DA ala II Wp Jl Aa Ilabi Gini si (ema ar dg Ja Il 
(Perkataan pengarang “Bila di ketemukan bagian dari janazah orang muslim”) dengan syarat bila 
diketahui pasti anggota tersebut milik mayit saat ia sudah mati/saat matinya, atau saat hidupnya 
kemudian mati setelahnya, berbeda dengan bagian tubuh yang terpisah dari orang hidup namun ia 
tidak mati setelah anggautanya terpisah dan baru diketemukan saat ia mati maka tidak wajib 
disholati”. | Hasyiyah Bujairomi VI/98, 1/455 |. 


2 Nyari Sinyal 


Alhamdulillaah beres, terimakasih banyak atas bantuan semuanya, kesimpulannya cukup tinggal 
menguburkan jasad mayitnya tanpa harus menggali lagi anggota jasad yang sudah dikubur 
terlebih dahulu untuk disatu-tempatkan penguburannya. Wallaahu A'lamu bis showaab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/595669867122492 


F0024. KUBAH MAKAM WALI 


Oleh Mbah Jenggot 
Tercatat dalam kitab Ibanah al-Ahkam syarah Bulugh al-Maram juz 2 halaman 194 berikut : 
Rasulallah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir: 


Had “08 0 ge Oee 02 90 ge Lo-0 — wo. 390 we o-e X w N 33 .. 
dala ia Oly dal Andy Ol adl Gang Ol peng Aale A8 lo Sl Iyan 


“Rasulallah melarang mengkapur kuburan, duduk di atasnya dan membangun bangunan di 
atasnya.” 


Dalam menafsiri hadits pelarangan membangun bangunan di atas kuburan tersebut, para ulama 

madzhab berbeda pendapat. 

1. Menurut asy-Syafi'i dan para pengikutnya, Abu Hanifah dan pengikut madzhab Ahmad bin 
Hanbal (dalam satu pendapat kuat), bahwa pelarangan membangun kuburan yang di maksud 
adalah makruh jika dibangun di atas kuburan milik pribadi (bukan wakaf atau musabbal). Dan 
jika bangunan tersebut dibangun di atas pekuburan musabbal (tempat yang sudah menjadi 
kebiasaan daerah setempat dibuat untuk mengubur mayit) atau kuburan wakaf, maka 
hukumnya haram dan wajib dirobohkan. 

2. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, makruh hukumnya membangun bangunan di atas 
kuburan tanah bebas (tidak ada pemilik), atau milik seseorang tapi dengan izin atau di bumi 
mati (mawat) bila tidak kerena sombong. Dan hukumnya haram jika dibangun di atas kuburan 
tanah tidak bebas seperti tanah wakaf atau membangun karena sombong. 


Keharaman membangun bangunan di atas kuburan wakaf atau musabbal, baik kubah atau yang 
lain, adalah jika tidak ada kekhawatiran dibongkar orang. Jika ada kekhawatiran, maka 
membangun bangunan tersebut hukumnya boleh. 


Jika bangunan makam, baik kubah atau yang lain, sudah ada sedari dulu tanpa diketahui apakah 
dulunya dibangun dengan benar, artinya dibangun di atas tanah yang bukan wakaf atau musabbal 
atau dibangun dengan tidak benar seperti di bangun di atas tanah wakaf atau musabbal, maka 
bangunan kuburan tersebut tidak boleh dirobohkan karena kita tidak yakin jika bangunan tersebut 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3619 9 


adalah maksiyat. Dan ketetapan hukum ini yang seyogyanya di buat pijakan untuk menyikapi 
kubah-kubah makam wali-wali di tanah jawa. 


Menurut sebagian ulama Syafi'iyyah, membangun kuburan nabi, wali dan orang-orang saleh di 
atas kuburan musabbal atau wakaf diperbolehkan. 


Sedangkan pendapat yang laen mengatakan haram mutlak tanpa terkecuali, artinya baik nabi, wali 
atau orang biasa hukumnya sama. 


Kemudian hukum makruh membangun bangunan di atas tanah pribadi seperti keterangan di atas 
adalah jika mayit yang dikubur tersebut bukan seorang Nabi, wali atau orang shaleh. Jika mayit 
yang dikubur adalah seorang Nabi, wali atau orang saleh, maka membangun bangunan di atasnya 
adalah termasuk gurbah (sesuatu yang di nilai ibadah). Sebab, dapat menghidupkan makam untuk 
diziarahi dan untuk tabarruk (mendapatkan berkah) sebagaimana dikatakan oleh Zakariyya al- 
Anshari dan ulama-ulama lain. 


Dalam kitab Asna al-Mathalib bab washiyat disebutkan: 

MA CK HA AN pi) AANG Ga Gay AE ie 
JS Yama Aan us ba, Ai 3 Hen ot adi talas ASIN dh u SA, SU 
Je OK Gh g ap 2 GAN Go PG WR AN SI ol da 

Pa DA 


“Sah wasiyat membangun masjid baik dari orang muslim atau kafir karena termasuk dari bagian 
untuk menjunjung syiar-syiar Islam. Termasuk juga makam para nabi, wali dan orang-orang shalih 
karena termasuk menghidupkan ziarah dan tabarruk di kuburan tersebut. Pengarang kitab 
Dzakha'ir berkomentar: "Mungkin maksudnya boleh membangun kubah, bangunan tinggi seperti 
yang dilakukan di tempat-tempat terhormat dan bersejarah itu baik adalah jika mayit dikuburkan di 
tanah milik pribadi dan bukan kuburan musabbal. Sebab, hal tersebut dapat menjadikan sempit 
bagi muslim yang akan dimakamkan di situ.” 


Sedangkan menanggapi hadits riwayat Muslim yang sering juga dibuat dalil oleh pengikut faham 
yang mengharamkan mutlak membangun bangunan di atas kuburan, yaitu hadits berikut: 


- ....9 2 0g — SA 8. w 2... 
kn kana HAT 3 MASA GILA Seal ad 


“Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani yang membuat masjid di kuburan-kuburan para 
nabinya.” 


Al-Allamah Abdurrauf Al-Munawi menguraikan bahwa hadits di atas berbicara tentang perilaku 
orang Yahudi dan Nashrani yang membuat makam para nabinya sebagai arah kiblat dengan 
iktikad yang bathil. Mereka juga bersujud di kuburan para nabi tersebut karena ta'zhim 
(mengagungkan), menghadapkan shalat mereka ke arah makam tersebut dan membuat berhala- 
berhala yang menjadi sebab Allah melaknat mereka. Dan hal inilah yang dilarang oleh Allah 
kepada kaum muslim untuk mengikuti perilaku mereka. 


Adapun membangun masjid di samping makam orang shalih atau shalat di kuburan dengan tujuan 
pahalanya disampaikan kepada mayit yang dikubur di makam tersebut dengan tidak ada niat 
mengagungkan tempat tersebut atau shalat menghadap makam-makam tersebut maka itu tidak 
ada dosa baginya. Bukankah makam Nabiyullah Isma'il berada di Hathim (tembok Ka'bah) di 
dalam Masjidil Haram? ( Faidh al-Gadir juz 4 hlm. 591 (hadits no. 5995).) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3620 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rujukan : 

Hasyiyah asy-Syarwani juz 3 hlm. 216. 
Ibid juz 3 hlm. 217. 

Hasyiyah al-Bajuri juz 1 hlm. 257. 
Hasyiyah asy-Syarwani juz 3 hlm. 216. 
Tarikh al-Hawadits hlm 54 


2587. HUKUM MEMAYUNGI JENAZAH SAAT 


DIBERANGKATKAN KE MAKAM 
PERTANYAAN : 


2 Putri yang Slalu Tabah 

Assalamualaikum.. Poro yai tangkled maleh.. Tradisi daerah saya (mungkin juga ada di daerah 
lain) ketika mengantar mayit / jenazah ke kuburan itu selalu menggunakan payung dalam kondisi 
apapun (hujan, mendung, panas, maupn teduh) 

A. adakah tuntunan dalam syara' (dalil) baik berupa ayat / hadits / goul fugoha yang menerangkan 
hal tersebut ? 

B. jika tidak ada apa hukumnya melakukan hal tersebut ?? Matursewun.. 


JAWABAN : 


2 Fakhrur Rozy 

Memayungi jenazah saat diantar ke kubur hukumnya sunnah. 

Nabi pernah memerintah pada Sa'ad bin Malik, menutup dengan kain disaat menguburkan Sa'ad 
bin Mu'ad, diatas kuburannya. 

Saya mengilhag kan kasus payung dengan melepas sandal diaria pemakaman dan menutup 
dengan kain ketia mau menguburkan. dengan titik temu, samaz litahramil mayit. 


AI Ie aa SN JB Ai ay LAILA ji BILA aa Ara 33 Joy GP AP SES PP dr eh ae S3 
AI Op) Sa ya dana pb CB pelan dal Ah lo ai Ujiy din Ab ay SA Ga Aan pia Lt ai de jab Lai ag ala 
HF eat Uya LAS) Laga HB ds jang ts 


www.guran.snble.com/articles.php?cat-858&id-1245 
Masih dikitab yang sama, 


Gek — 2 Rob — (ob AI MAY) BAYI ola SM IA GS: SLS 
JH amy AL Aan) HI Ganti JB pakta yel S3 Jar ia ya JET SUS Aas LAN jang ASLI ALI IU SIS, 
AE Ay Sa ya Aa jan ID (Odi dala Alia Ta al ya 3 Ole la AI 
Ae al SN JB Ain ay LAILA ji HL oa ra 33 Joy GP AP SS PP dor eh ae S3) 
AI Op) Sa ya dna ab CB pelan dal Ab lo ai Ujiy din Ab ay Sa Ga Aan Gia Lt pi de ji Lai lag Ala 
Hj eat oya LAS) Laga HE ds pang ts 

Www.forum.sedty.com/t297797-2.html 


2 Ghufron Bkl 
Pemahaman saya ibarot di atas mengacu pada saat penguburan, bukan saat pemberangkatan 
pada kubur, menutup pada saat penguburan mengacu pada menutup aurat, waktu di kubur kan 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3621 ) 


ada tali kapan yang dilepas, pada saat itu hawatir aurat terbuka. 


2 Hasyim Toha 

Mungkin ibarot ini bisa dimasukkan : kalau hukum memayungi pada kuburan makruh kecuali ada 
tujuan yang benar semisal untuk melindungi pengunjung yang hadir ke kuburan tersebut untuk 
membacaya ayat guran dsb... Lihat TUHFATUL MUHTAJ : 


Ba PP 5 Jaa DI Of Ga Jl jd Wala AS al oo 03 Ang pad 3 
AISI ya eni PI Data ya BEJ OS Ob Aa SE VI Jab. 
Yang makruh itu jika memayungi kuburannya, itu saja. kalau hanya memayungi dirinya atau 


memayungi mayatnya disaat pemakaman, tidak masalah alias tidak makruh. Bahkan ketika 
ihrompun tidak apa memakai payung karena bukan termasuk larangan menutup kepala. 


£... 0. 34 0 $ 9g. 0 o- 4 0 DO 00 0 Ox 0 Oo 0. oo. 0. . 9 30. 0 uci @- 3 0 Be oe @ 
- - t2 03 0... ren Saga 220 Pa nd HNS La 3, 8 Tan - o-- 39 3 (3 8. Pe x 0. 3 3. s0 - 
dibela yng B pai y ind & yag Gay Tren eat (lou Ron pelan dala AI ala AI Syur ga Lemon Jyii Vina 
pad pan Png Tea 


Pe Ha elu ale di Le AN aa aah AU la aa Ui adl dang 


Dan telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib Telah menceritakan kepada kami Al Hasan 
bin A'yan Telah menceritakan kepada kami Ma'gil dari Zaid bin Abu Unaisah dari Yahya bin 
Hushain dari kakeknya Ummul Hushain, ia berkata, saya mendengar mendengarnya berkata: Aku 
ikut menunaikan haji bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika haji 
wada'. Aku melihat ketika beliau melempar Jamrah Agabah. Sesudah itu, beliau pergi dengan 
kendaraannya bersama Bilal dan Usamah: yang satu memegang tali Unta, dan yang satu lagi 
memayungi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan bajunya dari terik matahari. (SHAHIH 
MUSLIM). 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 
Ini aku hanya menemukan ini, 


DNA N/A Anas 4 Usil 

kagb mani CS Aa 9 Layan de bl ek BB ARI 4 RS A07 39 (SplS Lajang Lela Hau) 
Ol aj Bil Rai Dada GA 9 Combi mi Gembad Lyit Jai UBI RS 3 GI Kla RL) Oledl Kla 
Ay ca gladh USU Jan Ol Cara paka 3 dat AI ll Al Jay Cair Rab Ol Sg) td! Oya AI ay Uning! 
SUS y 4 doing dialah Se LAS ya La ole Bold (3 Jaidaa I8 Cal pl Agibt3 3 Untan aj Jd... 

OVI Ball ASN 9 0 SAN ASN 9 Randal 1 Red Ap OA 9 Call ae RRI 3 Ag (Oa) da 


dal Gi Ag Pil 5 ai Td Se game! Adil (1 464) 

Kah mi Si Gl 593 A3 Lele) Bag al HI JS Uut at 3 lt AS Ta op Sya ME Oojaa 
IN Uh BN AA baki Beji dana SA aa IA an ma 
TO TAN JS Ta Tab PAN Kikan Ha wa JEANS oi Ul pt 
DA eh A6 


Jenazah saat diberangkatkan ke makam dipayungi bagus, dengan dua alasan saja karena tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3622 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ada larangan dan dengan tujuan ikromul mayyit, Illatnya ikromul mayyit. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb574788315877314 


2675. HUKUM MENYIRAM TANAH MAKAM DENGAN AIR 


USAI PEMAKAMAN 
PERTANYAAN : 


2? Ihsan Udien 
Assalamu'alaikum, apa hukum menyiram air di atas tanah setelah pemakaman / penguburan 
mayit ? 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Wa'alaikumusalaam, Berikut kutipan dari website Nahdlotul Ulama : 

Imam Nawawi al-Bantani dalam Nihayatuz Zain menerangkan bahwa hukum menyiram kuburan 
dengan air dingin adalah sunnah. Tindakan ini merupakan sebuah pengharapan -tafaul- agar 
kondisi mereka yang dalam kuburan tetap dingin. 


o -. oa 8 B0, 90 8 0. 9. 0... g...- 0 20 2022 #34. - - - 0-0 B2 0x 
154 


Disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai 
pengharapan dengan dinginnya tempat kembali (kuburan) dan juga tidak apa-apa menyiram 
kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. 
Begitu pula yang termaktub dalam al-Bajuri 


ban oo Ela Ugal SA yda Alah pelan dala AI be MY lag Lab 0 Ol III ska al ja OT Kg 
sanam Ap Anas Of dia manga au Y  Kesdl JB3 pl JW AsLo| Of GRNG anu, Jonan Co JL Ao AV aj 
kadal Aa IN SL Uh YUI... 


Disunnahkan menyiram kubur dengan air, terutama air dingin sebagaimana pernah dilakukan 
rasulullah saw terhadap pusara anyaknya, Ibrahim. Hanya saja hukumnya menjadi makruh apabila 
menyiraminya menggunakan air mawar dengan alasan menyia-nyiakan (barang berharga). Meski 
demikian menurut Imam Subuki tidak mengapa kalau memang penyiraman air mawar itu 
mengharapkan kehadiran malaikat yang menyukai bau wangi. Hal ini sebenarnya pernah pula 
dilakukan oleh Rasulullah saw 


sha dale pay Al mamah j3 Ae Jus (ekuy Ale Al lo) el Ol” 


Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad ShallaAllahu alaihi wa sallam menyiram Jair| di atas 
kubur Ibrahim, anaknya dan meletakkan kerikil diatasnya.” 


Begitu juga dengan meletakkan karangan bunga ataupun bunga telaseh yang biasanya diletakkan 
di atas pusara ketika menjelang lebaran. Hal ini dilakukan dalam rangka Itba' sunnah Rasulullah 
saw. sebagaimana diterangkan dalam hadits 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3623 


Lag L0- 000 A a “9 - $ 0 . 3... D2. 5 0 3g Lo oo. 
Abi pang dala AI Calo Gil yP Legit AI 2) Oa al GP Lay YP Aalema 2 API GP Tglan pal lin 1 bu Lia 
-0 @ Tea 0 NN Da 2x 0. 38 0 0. 0 nye 33 (4 0 Ae yuuuk 3 Neh Un Li. 2... Pn KP oo. Gg. 

Laga (ebnag OS AI Lay Dp oya tang Y OS Cara Uya 3 Oledkag Lay Oak Lagi) SAS Ola Uya pada pa 


“Io. . BG. 39 Ja. 2. - 2 0.7 - N an Jaa ca, 0... - - o- SA 0-0 - 2. 0. #0. #29 4 
Uagas Sndony Of abad ) 2JUS Ni Comnit dd Jay GAN Cikly 3 IS SP tea Uekd Lab) Sau pr dal 
Lena lo) 


Dari Ibnu Umar ia berkata: Suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Makkah dan Madinah lalu 
Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada 
para sahabat “Kedua orang (yang ada dalam kubur ini) sedang disiksa. Yang satu disiksa karena 
tidak memakai penutup ketika kencing sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba”. 
Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian 
membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. 
Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul?. Rasulullah menjawab: 
Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum 
kering. (Sahih al-Bukhari, (13617) 


Lebih ditegaskan lagi dalam I'anah al-Thalibin: 


BA Aa KAA kei LNG AJA ip Da 
Disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah 
sunnah Nabi Muhammad Saw. dan dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya 
bacaan tasbihnya bunga yang ditaburkan dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat 
kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. 


Redaktur: Ulil Hadrawy 
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,10-id,39690-lang,id-c,ubudiyyah-t, 
Menyiram-#Air#dantKarangantBungatditKuburan-.phpx 


2 Rampak Naung 

Hukumnya sunnah. Selengkapnya baca di sini : Menyiram Kuburan dengan Air Bunga 

Ketika berziarah, rasanya tidak lengkap jika seorang peziarah yang berziarah tidak membawa air 
bunga ke tempat pemakaman, yang mana air tersebut akan diletakkan pada pusara. Hal ini adalah 
kebiasaan yang sudah merata di seluruh masyarakat. Bagaimanakah hukumnya? Apakah manfaat 
dari perbuatan tersebut? 


Para ulama mengatakan bahwa hukum menyiram air bunga atau harum-haruman di atas kuburan 
adalah sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam Nihayah al-Zain, 
hal. 145 


Ay Ka TAI ms K3 MI DI SI Ge ya Jala He V ena AN laa dana 
154 

Disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai 
pengharapan dengan dinginnya tempat kembali (kuburan) dan juga tidak apa-apa menyiram 


kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. 
(Nihayah al-Zain, hal. 154). Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3624 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al play Ale Jie op Latin A1 1) Lee Ol GP Una GP Aalawa LP Jane ye Kayla pl Lila 3 pu Lian 
Ugis Kris Of Al y sda Aa AI JAN ES dh 3 3 SA krian ai In aa 
1361 pd) SIA un) Le AL) 


Dari Ibnu Umar ia berkata: Suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Makkah dan Madinah lalu 
Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada 
para sahabat “Kedua orang (yang ada dalam kubur ini) sedang disiksa. Yang satu disiksa karena 
tidak memakai penutup ketika kencing sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba”. 
Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian 
membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. 
Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul?. Rasulullah menjawab: 
Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum 
kering. (Sahih al-Bukhari, (13611). 


Lebih ditegaskan lagi dalam I'anah al-Thalibin : 
0.9 - 0.9 0 - 0. 0 0. PN ON L.2 002 2.2. Soo 3 Y. 3 dag — -Y 0 o-0 .e 2.9. L0- 30. Ba 
SA DA pa Ta TA Ca Kewai  K p AI pl db ia Kia ga 
(119 2 Td oUddi ailel) 


Disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah 
sunnah Nabi Muhammad Saw. dan dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya 
bacaan tasbihnya bunga yang ditaburkan dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat 
kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. (I'anah al- 
Thalibin, juz II, hal. 119) 


Dan ditegaskan juga dalam Nihayah al-Zain, hal. 163 : 


2. 00 LL 9 o-0 Ko. — ae yo. - P0 LA 00 - Ja, 0g - - 0 z0 0. 0. o@ . 9 R0. & 05 
CJ LA) hang Jet oloif kl j gmg Ug Lo) fla La anak jininng SU Cl an dg IS SA ang Maky 
163) 


Berdasarkan penjelasan di atas, maka memberi harum-haruman di pusara kuburan itu dibenarkan 
termasuk pula menyiram air bunga di atas pusara, karena hal tersebut termasuk ajaran Nabi 
(sunnah) yang memberikan manfaat bagi si mayit. 

Sumber Simak di : 

http://www.sarkub.com/2012/menyiram-kuburan-dengan-air-bunga/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/571188109570668/ 


2697. HUKUM MENGUBUR JENAZAH DALAM PETI TANPA 


DIKAFANI DAHULU 
PERTANYAAN : 


2 Brojol Seno 
Assalamu'alaikum wr wb, bagaimana hukumnya mengubur / memendam mayyit tanpa dikafani 
akan tetapi ditaruh dalam sebuah peti dan dikuburkan bersama peti itu...?? Ditunggu 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3625 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaykum salam wr wb. Mengubur mayat dengan peti hukumnya makruh karena termasuk 
idho'atul maal. Terkecuali jika tanah pemakaman berair atau karena kemaslahatan lainnya 


Vig ab WESAYJNAV oU dilel 

4215 ya ad md! JAS 9 Fian YI Gl SY ad Cal Jar SI (Bai Sd. Had BIA IV Gate oS ) 
SI 08 Ll dino 4 is Y 4 da Ca Jaor SI Biso 00 yi 3 Koala y Jl Adela ad OY , OLI 
Aiba Pelan oya MY 9 GASIS JM Gal) oya AI aoi Bye SI ya AS AN Sig lay jagad Geni 
Lauk Cegah II 


Jika menilik lafadz : 
el ato Plan oa BY 3 GAS JW Oa al aan duel el ay 


Meski peti sangat diperlukan demi kemaslahatan mayit, tetapi tak dapat menggugurkan kewajiban 
pengkafanan. 

Sekira mayat dimasukkan peti tapi tidak dikafnani maka ia ibarat orang dalam kamar yang 
telanjang padahal penutupan aurat pada hag Allah adalah lebih utama : 


YAY /Y odUbI alel 
GL aa JS peni PASI Ol AS TOL oekasel La Job 2 SULE Aa de Lal Jl dl Ge Baya lu oY 
Ular abi Ab JL Ia 9 Bagai Flu ay Id... 


Mayit dibungkus dengan daun pisang ? jangankan daun pisang rumput-rumputan juga boleh... 
Lot 0 pelita Land Cr Jian Alor Keong ag Anna d UL Gibedi 3 CISI NAS y 0m Aor 4 Ol Ale 3 SKI PA 


2 Brojol Gemblung 

Kita semua sudah sama-sama tahu dan mengerti bahwa pengkafanan mayat adalah sebagian dari 
hal penting dan wajib dalam prosesi tajhiz janazah. Hubungannya dalam hal ini bahwa kewajiban 
menutup aurat atas orang yg masih hidup karena unsur efek yg berupa fitnah, bukan karena aurat 
itu sendiri. Sehingga apabila seseorang telah meninggal dunia maka padanya terdapat hak Allah 
yg harus dipenuhi, yakni menutup auratnya, dan hak mayat yaitu menutup seluruh badannya. Oleh 
karena demikian, hak Allah tak bisa gugur biar bagaimanapun, dan memasukkan mayat ke dalam 
peti mati itu belum menggugurkan hak Allah, dan demikian juga hak mayat. Hal ini bisa diambil 
mafhum dari ibarot berikut : 


YYA Aarti - Yg - Jebat! (5 KA - GadUaN Zile! 
dsn Ke 3 aa ls YSS JAS 33 IYA, gatal ai) Lg) Ugad gllSiny Is 98 3 mana aaiel3 oa: Yup GM el ls Yomi) 
Il 9 78 AG Na Sala Salut Aan La. 

BJ US past al JJ Al letiaao Ul do Sia Io US30 simpel, | RA Iitalar a13 MA Saklar gag auliy Uang ye AA Y 23) Yaa lusa 
alalal, gang Ibarta gg mali y ALA Udryye Ag) Max Ia gl) oo ani aA AI gey Lap, gm Ma yaler 989 IBL gllilee AAN Ma yale oa 
Wasit IG usUlsA glaip a4 dg 9 YA sang Us yA: gag Ular ol, UBS Aly JA LudllsA gllaip WA, 

338 Wadi Ugal sel, Ado (Vila IV UU, -atels lotion ly AA mine ML NIA all ge gal Alan ALI Lutila Ian A8A Ai 23 NA Sal ye 
ali ya Yang ca lesi Un Sita ar) salak mna Ula, la, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3626 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Terkecuali situasinya memang darurat, seperti tidak menemukan penutup sama sekali, maka 
memasukkan mayat ke dalam peti mati sudah dianggap cukup, dan hal demikian wajib dilakukan. 


YA Ted TE PI SSI — geli leh 
Lyn ag Yg GE Ah CL AV Ah na Jet Ah UAS Kena Jd MY nga da. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/574243019265177 


2737. CARA MENGURUS POTONGAN ORGAN TUBUH 


YANG DIAMPUTASI 
PERTANYAAN : 


2 Burhan WaHuwa Barohin 
Assalamualaikum..Mohon pencerahan sedulur, Bagaimana Kaifiah atau cara mengurus potongan 
organ tubuh yang telah diamputasi..? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 

Wa'alaikum salam.. untuk anggota tubuh yang diamputasi dan kemudian orangnya mati, maka 
cara mengurusnya sama seperti mengurus mayat pada umumnya. Tetapi jika orangnya tetep 
hidup, maka cara mengurusnya cukup disucikan, dikafani kemudian dikubur tidak disholati. 


Asoka! SI js Aea0yV IV Hae de aga 
SI (Sam ejr deng Poni Oh nb IS Ojo 3 BL jau y Alank Ang dale lan Uap pb pelat na spray P3 
9 Calo han NB dya Ang Jong Lal is oa IP il P3 dis Ol Sl— Bl Sp lb ana Slash GA 
ANE 2) dsb 9 35 £ All ya yang. 
Untuk keumuman amputasi cara mengurusnya seperti itu, bagian tubuh yang terpotong misal 
tangan disucikan, dibungkus kemudian dimakamkan. Tanpa disholati, karena bukan termasuk 
mayat. Orangnya yang dipotong masih hidup. Begitulah... 
-. Sekira dipotong terus orangnya mati (disini matinya 'agiba) maka bagian yang terpotong 
terbilang mayat 
- Jika tidak langsung mati, maka hanya disucikan, dibungkus lalu di kubur 


Persyaratan dalam pensucian, anggota tubuhnya tidak ta'adzur. Jika ta'adzur dimandikan dan 
ditayamumi maka langsung dibungkus dan dikubur. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575821649107314/ 


2834. LARANGAN MENGUBUR MUSLIM DI MAKAM 


NON-MUSLIM DAN SEBALIKNYA 
PERTANYAAN : 


2 Sahlan Albanjari 
Assalamualaikum. Adakah larangan orang kafir dikuburkan di pemakaman Muslimin ? dan 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3627 


sebaliknya ? Mohon pencerahan sahabat Piss-Ktb. Terimakasih. 
JAWABAN : 


2 EIl Ang 

Allah Ta'ala telah memuliakan kaum muslimin dengan melebihkan dibanding yang lainnya di dunia 
dan akhirat. Allah Ta'ala juga menjadikan bagi mereka hukum khusus dalamb erbagai 
permasalahan. Diantara kekhususan tersebut adalah, dikhususkannya kuburany ang digunakan 
untuk mengubur orang-orang mati diantara mereka. Dan tidak diperbolehkan seorang nasrani 
ataupun yahudi yang dikubur di dalamnya. Demikian pula bagi ummat islam tidak boleh 
menguburkan di pekuburan mereka. 


Allah azza wa jalla memuliakan orang beriman dan menghinakan orang kafir. Dalam syariat 
dilarang menguburkan orang kafir di pekuburan orang Muslim, karena kuburan orang kafir adalah 
tempat yang akan diazab Allah, sedangkan kuburan orang Muslim adalah tempat tercurahnya 
rahmat Allah (ampunan dosa ). Maka itu, tidak selayaknya tempat rahmat dan azab berada dalam 
lokasi yang sama. 


Landasan dalil Diantara dalil dari al guran dan sunnah serta penjelasan para ulama' yang 
memerintahkan untuk membuat kuburan khusus bagi ummat islam adalah : 


Pertama : Hadist Rasulullahsallallahu alaihi wasallam : 

“Ketika aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu “alaihiwasallam, beliau melewati kuburan 
orang-orang musyrik, lalu beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendahului (hilang kesempatan 
mengerjakan) kebaikan yang banyak. ” Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau melalui 
kuburan orang-orang muslim, kemudian beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendapatkan 
kebaikan yang banyak.” Danbeliau melihat seseorang yang berjalan di antara kuburan 
mengenakan dua sandal. Kemudian beliau berkata : “Wahai pemilik dua sandal, lepaskan dua 
sandalmu ! "kemudian orang tersebut melihat dan ketika mengetahu iitu Rasulullah shallallahu 
'alaihiwasallam. Maka ia melepasnyadan melemparkannya. (HR. Abu Daud). 


Dalam hadist yang lain Rasulullah bersabda : “Aku terbebas dari orang Muslim yang 
berdampingan dengan orang musyrik.” Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 
lagi, “Supaya api darikeduanya tidak salingberdampingan.” ( HR Abu Daud ). Juga berdasarkan 
pada hadis yang menyatakan bahwa ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah menyuruh Ali bin 
Abi Thalib radhiyallahu anhu agar menguburkannya di tempat yang tidak diketahui orang (HR. 
Abu Daud dan Nasa'l ). Hadist ini menunjukkan perintah untuk memisahkan kuburan kaum 
muslimin dengan kubura nmusyrikin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihiwasallam melewati 
kuburan orang-orang musyrik dan kuburan orang-orang islam. 


Kedua : Tidak diperbolehkan mengubur seorang muslim di kuburan selain kuburan kaum 
muslimin. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman nabi sallallahualaihi 
wasallam, para khulafa' arrasyidun dan orang-orang setelahnya. Hal tersebut terus berlangsung 
dan menjadi ijma' amali untuk memisah kuburan ummat islam dengan kuburan orang-orang 
musyrik. 


Ketiga : demikian juga tidak boleh mengubur orang islam di pekuburan orang-orang musyrik 
dikarenakan adzab bagi orang-orang musyrik tersebut akan dirasakan oleh seluruh penduduk 
kuburan tersebut. Padahal adzab kepada mereka tidak terputus, sebagaimana firman Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3628 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ta'ala : 


Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. 
(Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat 
keras”. | AS. Ghofir46 J. 


Berkata Al Manawi dalam faidhulgodir syarkh jami'us shaghir : Sesungguhnya mayyit akan 
tersiksa dengan tetangganya yang jelek yaitu tetangga yang jelek dari kuburan si 
mayyit.Tersiksanya mayit tergantung dengan siksaan yang ditimpakan pada tetangganya berupa 
pedihnya adzab, bau yang busuk ataupun kegelapan liang lahatdan yang lainnya. | Faidhul 
godir1/230 |. 


Ke empat : tidak boleh mengubur muslim dipekuburan selain kuburan ummat islam di dasarkan 
pada penjelasan para ulama' di antaranya :Berkata Al manawi : Dan haram hukumnya mengubur 
muslim di kuburan orang-orang kafir atau sebaliknya. | Faidhul godir1/229 |. 


Berkata Imam An Nawawi dalam al majmu' : Telah bersepakat madzhab kami bahwa tidak boleh 
mengubur seorang muslim di kuburan orang-orang kafir. Demikian juga tidak boleh orang kafir di 
kubur di pekuburan orang-orang muslim. | al majmu'5/285 | 


Berkata Abu Naja Al hijawi dalam al igna' : Dan tidak diperbolehkan untuk mengubur seorang 
muslim di pekuburan orang-orang musyrik dan sebaliknya.| Al igna' 1/228 |. 


Dan berkatapula : Harus dipisah kuburan mereka | orang-orang kafir | dengan kuburan kita 
sebagaimana pada waktu hidup bahkan lebih. Dan hendaknya dijauhkan kuburan mereka dengan 
kuburan kaum muslimin. Agar tidak terjadi dua kuburan menjadi satu karena memang tidak 
diperbolehkan menguburmereka di pekuburan kaum muslimin. Maka letaknya semakin jauh akan 
semakin baik. | aligna' : 2/46|. 


Demikian pula al lajnah addaaimah memberikan fatwa :Tidak diperbolehkan mengubur kaum 
muslimin di pekuburan orang-orang nasrani dan yanglainnya dari orang-orang kafir seperti yahudi, 
komunis, danpara penyembah berhala.| 10/360 J. Dan berkata juga :Tidak diperbolehkan 
mengubur seorang muslim di pekuburan nasrani karena akan merasa tersiksa dengan siksaan 
yang ditimpakan pada mereka. Dan seharusnya kaum muslimin memiliki kuburan khusus di 
tempat yang terpisah dari kuburan orang-orang nasrani. (10/480J. 


Demikianlah dalil-dalil yang melatarbelakangi untuk membuat pekuburan khusus muslim. Semoga 
kita dapat merealisasikannya danmemahamkan ummat akanpentingnya masalah ini. | Amru |. 
Intinya antara muslim dan non-muslim tidak boleh disatukan penguburannya, harus dipisahkan . 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 
Tidak boleh Mayat muslim dikubur di pemakaman non-Muslim dan sebaliknya 


PS Botis Iyo il Oykeoel Ol dan Yg Lag dor En JSI it G plum P2 j3E V9 202: 0 2: 7 Jade Ant 
DI SIS OS Audy 2d ale Onbmeuna S| Ieorenay Cyaksadi Bebe Ugal lil ang Radll al pd Jl Ana Jaan jab» 


Pa ana 


Ore Ugd yr Ig Op) lada BUY AA Lalai Ul ai (Ad KL Ji dp) 10: 23: 5 palu 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3629 


dari Ugalan Ala oya SLAI Of AI OY 3 Ado org La ya Jep JB yag AI TJ Ad CA 1 a- IU (peka 
Yg Roy JI BJB, be SI (JUS Coral! pala Cm BUM Oa jai 1 Sy didd erj hain OS JAV 3 al 
ENY ALAN BJB Ihdg, Ae ah EV MEN JB. corak ie 3 BEN JUS Aria Gea op 

B Itk dis j3 Ja SUN Pl Ali KAV Corakuakl Aka pP gel! Uda elo enya Amy II lg. —I GUY 
Jam VN 5 Bogoal JA Jathy , Ji dd Soya 338 Ja pelan ga Aly ab SY to SP Jp, Oral! Bada 
Crmedil aa VI A89 pawata DSA ehi 3 Alia ling 1 gagir Sea AL penb o Ea SP II 


PEN GI UI pama Y La Gerak! af Alia B pelaakl PP ASP La 2 male Ii p0IDLOO 5 7 2G AYI dal 
B Oral! pala 3 mlam G3 OP Aga Ra UI RSA BV j bana 3 Role lia dong Yg UAS Sal 
Bogel jilr Tea ph 


» Mazz Rofii 
Penulis Rahimahullah berkata : "Orang kafir tidak boleh dikubur di pekuburan muslimin dan orang 
muslim tidak boleh dikubur di pekuburan orang-orang kafir"...... dst. 
Bia 3 pelan Yg Url! Bata GPS ska Yy PM Al am Jali JB (285 PI Say LA TP | ad 
Crakeaa Ba HPS NY) JUS ia Gea yaa Y Sl de AI gan Lalosel GET me JUS 


2 Ulinuha Asnawi 
Saya tambah dari Majmu' Sarah Muhadab Linnawawi 5/285 Maktabah Syamilah : 


Y al da Ul Kan) bisul GE fall) (OLS oo 99 alun Yg Cyolwall d uto 48 3S CA X3) 
433 1335 59 lina Olog aluos Jols d3 Lilo glg Goluo d5uto 49 535 Yg 2S Hao 99 Aluo LAM 
asi seb all sll 83 GI dal Jl seb G3 JSI uoluall yis Gu CAS Lol(aowall) S3) 
IS 3 SIS Lolo J3 Dgadusll 3D3 H529 olul Uolo3 walau Eluall cola gb ID 
Gaalluall bio Gp CSS kl sol 46 9S33 JG Kis33 lelka Lalai Les Ja adl 2555 Lil sesi 
Ol ie AU gu) UBS ey JAR G2 S953 JB GS miallg Cpoluall Uso Jali! II 1583 4S muali 

ae All yu33 J2 YP 3KS SSI SNI ISp9 Croluall yulia 99 KM 58 Alus 333 993 Gile dil sos 
Aku Lily 98 dil yioi (SS Gil ais AU gus) giuNl 0 Ala Uc wigall S9 29 HS dim Sigull 0135 
ain 9 GAS Lil ata Ul diulas 03 Gamis sud! 5533 Gualkuall Y3 Soil Buka Cum Bono 3 
Tik dadi Lnlio 239 Ganda lia 98 JS Ll 439 H3 KS gal Igrio G9 Cola 
del lg um Ig cyolwall 2lio 3b Je CS. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/652872861402192 

LINK TERKAIT : 

www.piss-ktb.com/2011/11/633hukum-jenazah-muslim-dan-non-muslim.html 

2865. BENDA YANG TIDAK BOLEH DIKUBUR BERSAMA 


MAYIT 
PERTANYAAN : 


? Abdul Jamil Bassalam 
Assalamu'alaikum.wr.wb..mau tanya " sejauh manakah definisi benda yang tidak boleh terbawa 
oleh mayit ketika dikubur.. bahkan wajib menggalinya ketika diyagini ada benda bersamanya. ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3630 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikumussalam. Tidak diperbolehkan menggali kubur seorang muslim kecuali ada dhoruroh 
syar'iyyah : seperti dikubur di tempat / tanah milik orang lain (bukan tempat keluarga/wagof), atau 
dikafani dgn kafan hasil ghosob, ada barang berharga milik orang lain yang ikut terkubur, seperti 
barang yang terbuat dari emas dll Tafsilnya : 


JIKA BARANG MILIK ORANG LAIN : 

a). jika berharga (barang yang py nilai jual beli),si empu nya ridho atau tidak,maka hrs dilakukan 
penggalian untuk mengambil. 

b). jika punya nilai harga sgt kecil misal cincin asesoris mainan yg harganya #- Rp 1000 atau 
2000, atau hanya sebuah peniti, jika si pemilik ridho (ridho dalam arti tanpa ada penggantian atau 
diganti dgn harga, maka tidak perlu digali ulangjika si empu tidak ridho maka dilakukan 
penggalian. 


JIKA BARANG MILIK AHLI WARIS : 

a). jika berharga, ridho tidak ridho harus digali. 

b). jika bernilai sangat kecil atau sama sekali tidak punya nilai jual beli, tidak perlu digali... (kalo 
sampai digali cuma ngambil peniti atau sejenisnya). 


Berharga itu punya arti hagigi dan majaz. 
Hagigi - secara muamalah memang punya nilai jual dan beli 
Majaz - secara muamalah tidak punya nilai jual beli, tapi sangat berharga secara historis. 


Referensi : 
- Al baajuri jilid 1 hal 248 


pai Sa IA ad aya La j3, Ag La pling smile ) dad Laga CI 2g) aa PS salinan guy an JS « Mg 9) SAI 
YES ang, ambs Mim gilanaA 9 Langal mk LA Kg FANSUS 90) 3Y as ha 3 inang Ike 389 AJA 38 9J 389 sa Anna 
ktatat Ika A9 IS Jalla ginloryad yaad An yaA Wicana Ie) al ISU Ika 3 Ka Ie yua d Ag 9 ab) A8 IIS ja 


- Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzah jilid 5 hal 514 
So S0 3 Al eh SA II Wawa NY ale Sp Vid an 3 sa dig ly Ujalatan Jia sa Let Ieled AJ Say aldy MA Is 3 
ABE Ja asna II Yaa Ty Y AS sen ig ME ilan ya 3Y naleh, Aly SU Ia AS» KAA ANGIN gl Lal AS p Iawaid MSI A3 Ula gknllan yg 
des Uadatae yA Alan NY Jaan gedalbilan gam ye aj J SA aa) UlALA II YalaSN SU Ja gala 6 getar) Ulos 3S NO Sl ai jane lA 
Ilir) ce Bdg 8 AG AU Su Y MA AJ Lsats « Su SHU Jia ) Iaigllilan xl JS SU Ui Uj AA Ina ala sulalia 3 
«: 


ang magilSa Lal Stan py an JliaSay Ha 250 WYdile Suap ala) suga SSI slann 
- Bughiyatul Mustarsyidin hal 93 
Agiulos 3 950 "JOS L9 mg ya Miles cl dl 9 oi pub lal jim Lo5 Ol deni 9 Jlo :0xile - 
aaglls 1 Jils anulasig Cyollal SI ld 9d9 s2 Jill ig Kao gl bu La20 M9 LHAIL 
S gan S Dl NS. 


Statemen dari madzhab Ahmad merekomendasikan dengan sunnah : 


(sa gl sai, cal Sain pyan jln 


- Tuhfatul Muhtaj jilid 3 hal 126 
ag LE by Mes an padat las H3 an ya SJ al Mainan go gd UJAA j3 La js Selam pp msi palel am ya) sSlaA UAN Ular, 329) 
Wa ya) Sel As Was) ghoand Dhea an lu Kaul ya 8 gY Aja: gallaa USNJ Kaler 329) Ng Is Mp ya ya yaaa Kurtonal Y inlet 
maigl gag ali jlel dagal al j lel dah 3, aa Al yaa lebat pel aa ata nga, Wan gatitangl ag pen No YA 
Suj Slalu ks 3 sll mania 9 3 SJ kai Aana AJ Yasa 5 Balangan ya A9 Isl ILarn sindayah Jinanya Let giaa Iu ab) 
ay, aglg yan IStes AG ol, AS Us Ai, Sopael wa Ig in gam Iga (830 3Y ang) lea die Ula) YA Jae Lela Lay Al 
nyah Maris ap pulaliga HA nglilg nagita gi ia) JUS uh dah al) Jgpllian yA BA Ji yA AA Shui ab) Ak ay yan KA ap 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3631 ) 


Gl Ika Y Abis gam jab 22) Kelly MEN Ggatatiy La" adl 3 along 7 TA Gd ia Gal Lana M3 Am Ugi ga | Aa II 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/665497626806382 


2899. SAAT LAHAN PEMAKAMAN SEMPIT, BOLEHKAH 


MENUMPUKAN MAYAT/ KUBURAN 
PERTANYAAN : 


2 Dwi Barcelona Trmbozso 

Asalammu'alaikum wr wb. Mau tanya : saya pernah ditanya, dan saya tidak bisa jawab, maka 
saya mau menanyakan sama ustad/zah di sini, mohon pencerahannya,.. kalau tanah untuk 
kuburan sudah habis, gimana cara mengubur jenazah nya ? Apakah boleh menumpuk kuburan ?? 


JAWABAN : 


2 Syifa Al'hasanah 

Wa'alaikumussalaam. Jawabannya BOLEH menumpuk kuburan jika dlorurot tidak ada tempat lain 
kecuali di tempat tersebut yang masih ada mayitnya (misal) karena sempitnya lahan pemakaman, 
HARAM jika tidak ada dlorurot. 


Tidak boleh mengubur mayit di tanah yang ada mayitnya juga bahkan kalau masih ada tulang 
belulangnya juga tidak boleh kecuali telah hilang bekas mayitnya yang artinya sudah hancur lebur 
dan hancur belumnya mayit dikembalikan kepada pengurus pemakaman (ahlul khibroh) agar bisa 
diketahui apakah lahan ini bisa dibuat untuk menguburkan mayit kembali atau tidak (ada pendapat 
yang mengatakan bahwa masa hancurnya mayit 15 tahun), namun di sini ada pengecualian yaitu 
ketika ada dlorurot semisal tidak bisa mengubur mayit di tempat lain kecuali di tempat tersebut 
sebab sempitnya lahan/TPU maka boleh mengubur mayit di tempat tersebut dengan mayit yang 
awwal karena adanya diorurot.begitu juga jika banyak orang yang meninggal namun lahanya 
sempit tidak bisa jika di gubur satu-satu/terpisah maka boleh mengubur mayit lebih dari satu 
dalam satu liang gubur melihat dlorurot di sini yaitu sempitnya lahan pemakaman. 


Haram memindahkan mayit sebelum memakamkan mayit dari tempat si mayit tinggal ke tempat 
yang lebih jauh dari tempat pemakaman si mayit tinggal semasa hidupnya kecuali jika si mayit 
dekat dengan Mekah, Madinah atau baitil mugoddas dengan syarat juga jaraknya tidak sampai 
mempengaruhi berubahnya si mayit / membusuk dan bolehnya dipindahkan ke tempat tersebut 
setelah si mayit dimandikan, dikafani, dan disholatkan di tempat tinggalnya.menurut imam zarkasyi 
seyogyanya boleh juga di pindahkan mayit dari tempat tinggalnya ke tempat pemakaman orang- 
orang yang baik dan sholeh karena orang matipun ingin pemakamnya bertetanggaan dengan 
orang-orang yang baik dan sholeh. 


118 22 wb dl dab 
39 0)AL BSI JB A13 B5 9 sagu DU JB Ulin SI lg co ole Kana Ula :lusul 25303 
dan UI ) 9549 NG oom gi 3 55 US3 SSI aloi J8 dabc j6 S5. 


149 15 unyil dulgi 
duo pool gl mill ssi Sis dal SIL S3 ,oldll Jlsg catu dolg JS daa Ja Sol 48 99 ali! RO» 3954 X9 
Jen UI duo yo! UdliSI9 mill Sisl « Ola MI dad Nic 0 Su9 Sogidl S5 &ab mac ol dmo Jl gi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3632 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


usia 40 JS suogl Il lo Ron do Y0 Kia Asi JII Snisallg 0959 US yuli ios lo lagi 
Al sigall alis go» ay249 @jil Old Jd ss ade Luo Jlsal el y0g «A Gall 4Y son sell 
Samad yuta Luo JS SSI sc 9 sigall WS « US Is all yg Al Us 4 ulas 14399 asn IAS9 cad uc 
Tio J0 0 Ady JS wall Jis Aug (dg ml Ky H3 39 SSNI9 GUI ea Uu RO243 LS)NI 
ST Cebagaal n l Ainsall al aS9 Use gl Ya satu 0 Je 5 5aE5 10 Seal Jaa ll 
angil digo Ja0 53 le Hlunllg dig bug» Lal Alis dino 5928 semai 3 ip N diluall 
sasa ala sal dal suliana Ol loe Jis eno asin sal Je wa 


LOBI hua. 


148 m3 lal salon 

SI LS 5943 baris lol S9 A20 Sic day ai Ja0g Sob Il yag (Sl sal de Luo Jis) 13 
Je ya Kiiiung Arun» cod Sg Uiuill lg gl (Agan oo JB) 1g ya & —l tagiil ado, sia 

(49 25 539) J3 Will Uc Sl (Jl ul ac) JI pas Il) a loo Aiu Riios3 gu Hg gl ggs 
Sob 39 sulag SIS SI 2x90 8 gl Wil 93 Janu « ul will yo asi an SI (olsu) JI adal 98 ssi. 
cmoll ale B9 Ai Joo alas ale LA ol loS Jils login R29 ul9 do all ojdl (Jl an uwal9) :J33 
small 2.29 ISS9 pd u2 Uda wugall alas R02 as2ug sud Jas Jalla dls Gilay 8 Jasl ya & gala 
SS bad WI Ja SEIL Lc logil NI uitallg Gulgill 93 20 lan aley 33 dl (LIS b) :d3 —l 1393 
IS rda aU al lo ll yo 0S Ula saga 3 Jl ulg usb WNI satu (sugall JS Uu) 13 
us € s3 lo sAlAll9 ss 99 pw Woio RO 90 su Ad ul ajo Titis Cubu Ad 3 Mxclu yui Luo 
Sol Exo dad Pali Anie lay Sal Lay Yg oil ey Roll 3920 Y ang JS SA Jgus via Aoi loo 
vla Gio Rilo S9 UJI Sami dug Ul Jawa Slall 8 to d0 « OS Cus usg Ius « US go yus lg 
yo KSO Alto 98 Will ade aXiall 3 mo pdlyal ASI yo Luo 3 Selalu U3 bo gal yo 
manga AE WI IN Ai elit CS il de uga 130 Ly lo UN SI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/693117800711031 

2996. KESAKSIAN PADA JENAZAH SAAT MAU DIKUBUR 
PERTANYAAN : 

» David Firl 


Apakah kesaksian pada jenazah yang mau diberangkatkan itu bisa jadi do'a ?? Misal jenazah 
tersebut baik atau buruk. 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 

Dalam hadist no. 29 kitab ushfuriyah dijelaskan, bahwa Nabi telah bersabda : "Apabila ada 
seseorang meninggal, kemudian ada 3 orang yang mensaksikan mayat tersebut adalah golongan 
orang yang baik, maka mayat tersebut wajib surga. Sahabat Umar bertanya : jikalau dua orang 
bagaimana ya Rosul ? Nabi pun bersabda : meskipun itu 2 orang. Adapun jika 1 orang, sahabat 
Umar tidak menanyakannya kepada Beliau. 


Hy Jen or Up y dala AI aka AA Jang JB d2 JIWA by PE oya yag Ai0 Tnmabor JB deal dya GI ye 
lg Ale AI elo El did OLI PJB OLI OS Ol yA Jay Lali bl eng YI 4 der) BEA Agt 
AMI 


2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3633 


Hukum persyaksian tersebut adalah sunah, karena ada anjuran bagi orang yang menghadiri 
jenazah adalah harus berprangsaka baik pada mayit baik ia mengetahui riwayat hidupnya atau 
tidak sebab secara hakikatnya tidak ada yang mengetahui antara baik dan buruknya seseorang 
kecuali ALLAH swt : 


VIYNA o3dI gle sll 
OI SY Jl Y sa YI, Tm Gde elit Untag 3 


Mayit yang disaksikan baik oleh minimal dua orang maka akan dimasukkan surga. : 


112: ap Ileaa Gerta TS 

JA ASI Jah OPS Veta IN Ag Ale Vagina tahi Je LA Ga ed Aja Lam Ol ya LS HL (R3) 
us Je ou ji Hata s5 3 W ea Ega Data a53 ag 13 $ Bob aa Sy ba $ 
ang sen ya melon dag S3 HI SEP Pa SN Span ya Eu Si Vale, Pata 
Ha Ana Kl AB AE US TA ES IG ep 


(296 : —— | Sy LI ae 
SN pl JUS 2 JS D3 Gol Je AL Ad elang ar gg as JB US ente de dibuat 


-09 . Sogo 0-4 0 0. 2. OR Dn 10 2. Dae 20 
OA 3 dls Si ON JB OLI, Ulas DE, JB 5, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/742112245811586/ 


3101. MENGANTAR JENAZAH DIIRINGI BACA SHOLAWAT 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Nur Hadi IbnuSabil 

Assalamualaikum warohmatulloh, ada pertanyaan yang sangat urgen sekali : 

Diskripsi masalah : Disuatu desa ada tokoh ahli terbangan ( sholawat ishari), ketika sakit sakitan 
beliau berwasiat kepada seluruh keluarga dan tetangga yang menjenguk agar ketika dia 
meninggal , ketika diantar ke kuburan dan akan ditimbun ke tanah untuk dibacakan sholawat 
nabi..... Pertanyaan : 

1. Bolehkah menuruti wasiat beliau,dengan mengantar jenazah dan mengebumikan nya dengan 
lantunan sholawat ? 

2. Jika direalisasikan wasiat beliau, apakah termasuk bid'ah, jika bid'ah, maka bid'ah yg 
bagaimana? Matur suwun katah 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, membaca shalawat di saat mengantar jenazah hukumnya 
boleh bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan sunah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI Ja 50 206 1 ae LI nyi 

Y al Sh Ga LA da Ja 3 oa Uh oh 5 KAN Un ey Uu Tila La pet 
Ba ab Up SA aa RI He dia Jl ah Je SA SA lh 
$Lndl plat AN HJ Jp ge Ta Wp Ep HN SB US JA pian yg DEL aU) Cal 
3 A33 HA ASN Lg da IKU La cad AI SAN Ha pi BA 
TAI SU meta Tea YEN KA 23 JI mai C5) Cndal ehabdu Gunadi JA ye daa Lg 
| Ki Tn Nan Hd SU 3 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/763636250325852/ 


3204. POSISI PENGIRING JENAZAH SAAT DIBAWA KE 


MAKAM 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, mau tanya. nyuwun dijawab nggih. Apa benar, pengantar jenazah itu, 
sunahnya ada di depan jenazah? kalau seperti umumnya sekarang yang pengantar ada di 
belakang jenazah bagaimana hukumnya? dapat kesunahan tidak ? matursuwun 


JAWABAN : 


2? Syarwani 

Yang namanya pengantar jenazah (musyayyi'in) itu ada beberapa kondisi, bisa brjalan kaki, 
memakai kendaraan, bisa di depan (jenazah) atau di belakang (jenazah), bisa berjarak dekat 
(dengan jenazah) dann bisa berjarak jauh (dengn jenazah). 

Di antara semua kondisi di atas, yang berjalan kaki, yang di depan, yang dekat, lebih afdhal. 

Dan yang berjalan kaki di depan atau di belakang lebih afdhal dibanding yang berkendaraan 
secara mutlak. 

Dan yang berkendaraan lagi dekat lebih afdhal dibanding yang berkendaraan tapi jauh. 

Dan yang di depan lebih afdhal dibanding yang di belakang. 


- NihayatuzZain hal 149 : 


0 LenBli0 sesali KASN Gina ii USI 19 Lal al less Bl «#lilel S5 lol das al gasal 43 
ve Jus Kill SL JI 9 kilo LSI JI yo Jasad Lal gl Lgolol swaloll 9 lal) Kail Jl Lu le 3 
LAN aa ASI ASN asal ens|all 


2 Ghufron Bkl 
Orang yang menghantarkan jenazah sunah berada di depan jenazah. Referensi: 


& Ayo SIN clan lb Hito 385 : 5x5 1 2 all &yocg yugali lusla 

alot iualls as Gloll 35X) lal DG baso di Jas lal) Ss g) Cu Ga) Lolol Hala 
JB Aa gl yana Jml NI 20 lb 90 S7 YUI gadi A33 39 malai LSI GalS dio uas 
al Sl Ol 58 al ) 02 WNI Giall Olla S3) OX) SA sun) d3 yul YG sgala H8 

3 (kas Leolol auallg ) Jg3. Ula Cal A5303 f d5lalI Alol Uas HaC9 Lg Alug le AU alo 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3635 


Jb ol ani Sal Inotdlg Bol Rio GS ditiup dita Inl3 IS Ul 38X adal € ot lala JO 
adan gg leils Gio Jadi leolol Bil W3 gl aalal gI9 UJI Yo Susy si ala gg ISS gutual 
Al Jala laa 2 Di KANG 2333 00 AT BSI UG Jain Kaya KL 


Sl lb ito 208 : 5 Ulil, 
83 ks obi 93 Sial ball 0,53 das log wall 43 SEI3 La #3 43255 kala Sao - Ka 
oa SB nol Jaa MY GNI Ag Gali NG glg IE AU clay we Dikall3 S9 yA NI Wssal 
al 98 JB BEJ JG LS Jai Ata 8 9 55 6 okuel 38 ol Lal JUS dal ,S Lo juga 93 3 4 
Lassig call lal S3 39 GX Say AI D3 dildl Yo BUSI ala SNI Jet lo USU JS 33 @gisl 
CSI Gank! Jail yo Sala lu Sglll Kuas 383 GUS 48 gula 5 Hal J3 4553 583 28 AU 
al alis jl ASI 55 cdi SS3AI KL Keclasul Jltiial )UKal8 dell 3S sll KSISI 6373 SguS 


? Ulinuha Asnawi 
Kesunahan dalam mengirng jenazah dalam Al-Adzkar Lin Nawawi. 


ols ALS lo Ikolg dna Us log Call oli lag A9 oles All SM Netto 034 Ul d Tania 
alas ud du 539 29 Ss Id UB dd B6 Y lor Cudall yo jANll JS Saus lali Sunog Lisll Sl Isa 
JI FD 98 AB la! Ru 3 dio pie Ad BB Y lv ASI UB ll Cnandl JliaNI9 gellg 


Disunahkan ketika mengiringi jenazah, dengan terus berdzikr kepada Alloh dan bertafakur 
dengan apa yang dialami mayyit, andai saja hal ini terjadi pada dirinya. Dianjurkan dengan sangat 
menghindari percakapan yang tidak memiliki faedah, karena waktu itu adalah waktu berfikir dan 
berdzikir yang tidak boleh ada kelalaian, main-main dan menyibukkan diri dengan omongkosong. 
Karena omongan yang tidak berfaedah dilarang dalam segala keadaan, terlebih dalam keadaan 
seperti ini. 


2G Bs 20 sal Jl 98 HS pic AU 5) Cikal le US lo js Ulguall ul dlel9 
5 dl Jlai las 0.SaJ Ross 0 alols) Saul dl yag Bal ad HoSadl3 lb 4g Y3 S5 Yg eliio Uso 
SD) LAU us Jual da al JB ai Alli yo BK) Upi Yg Jadi gd Ig3 Jl Id 43 Ugllhall 389 
MI 23 Yes Yg JILAII Hobo Iulg sala Ai In Yg Sigll Bab LJI ! oliso lo dc All 


Perlu diperhatikan, yang benar dan berdasarkan pendapat yang terpilih yang dilakukan oleh 
Ulama Salaf adalah diam ketika mengiring jenazah menuju lianglahat, tidak membaca bacaan Al- 
Guran dan juga tidak berdzikir dan ucapan-ucapan lain. Hikmah yang terkandung didalamnya 
sangatlah jelas, yaitu pikiran lebih tenang dan terfokus pada jenazah. Inilah yang dituntut dalam 
keadaan tersebut dan inilah yang benar. Oleh karena itu janganlah tertipu oleh kebanyakan orang 
yang melakukannya. Abu Ali A-Fudail bin Iyadh ra mengatakan: Ikutlah jalan-jalan hidayah, karena 
sedikitnya orang yang melakukannya tidak menjadi mudharat bagimu, dan jangan pernah 
melakukan jalan-jalan kesesatan dan janganlah tertipu oleh banyaknya orang yang celaka. 


ade deli yo Ugal! diy lo lolg . dil Lo gus lo (ondel SAI isa ) serigll ia 98 Lag 389 
KAgi 399 slolall elasl pU33 A0 590 uc PASI @uslo bubil selai yo HD US Arit obY dll 
uleimall Alg el all Ulsl DLS Kd Suu Ali 0 KI 10 K3 120 Sad9 Aoa oi Laleg an 


Sungguh kami telah riwayatkan dalam kitab Sunan Al-Baihagi sebagai dasar apa yang telah saya 
ucapkan diatas. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di Damaskus dengan 
membaca Al-Guran dan bacaan lainnya dengan keras dan mengeluarkan ucapan yang tidak pada 
tempatnya, maka yang demikian itu haram berdasarkan kesepakatan Ulama. Telah saya jelaskan 
dalam kitab Adabul Gura' dengan rinci tentang perihal keburukannya, keharamannya dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3636 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kefasikan orang yang mampu melarangnya akan tetapi tidak melakukan, dan hanya Alloh tempat 
memohon pertolongan. | Al-Adzkar Lin Nawawi 278 |. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/780491721973638/ 


3283. HUKUM MEMBANGUN MAKAM 
PERTANYAAN : 


2 Syafeg Alvin 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Membangun makam, dari kitab fathul mu'in : 


Jaw pd gl Rw y45 gl Yam ISS dala DN aic il donald le gl ui isl d elu 0,3. 
lo 989 dluwos Ale HB gai gl 30 loo dala ut sil Uti elu 35 6 Sl VS Isl sll dal ,S Jaog 
Cuoll Glsoil au ulu MY Lg2g ad9 ay» 499390 al Y al Ulas lal caa ta Ial sLa 

UI YSS N lor saku! Klo Judi A33. 


Dan makruh membangun kuburan tanpa ada hajat misalnya takut dibongkar, atau takut dibongkar 
hewan buas atau takur rusak oleh banijir karena telah shahih larangan itu. Makruhnya 
membangun ini jika ditanah milik sendiri, adapun jika membangun kubur ini tanpa ada hajat 
sebagai mana yang disebutkan , atau membangun kubah di kuburan yang disediakan umum yaitu 
yang biasanya penduduk kampung menguburkan disitu baik diketahui orang yang menyediakan 
makam tersebut ataupun tidak, atau membangun kuburan di pemakaman yang diwagofkan maka 
haram hukumnya membangun kubur tersebut dan wajib di bongkar karena bangunan sifatnya 
langgeng setelah hancurnya mayat dan ini bisa menjadikan sempit bagi muslimin lainnya tanpa 
ada tujuan sama sekali. 


Penjelasan dari kitab i'anah syarah fathul mu'in 


Ad 9Si9 Ullollg clagillg elu ) 918 nga Sulis 9 H0 wa! J9. 

sila Jl ai ,ucg9 «S9lo y. 

sal Sis Hal alun gags KUE Jo: salian3b lie Aam ala Ib3la Snas Gas 53 tas 
XS up yA Bl B9 GS dal JB9 AS gili Usut Ay al el J9 cai NG 20 SL JI Kal 4 

ol ABI ll 93 lo d3 dll 


Al bujairomi berkata : " sebagian ulama' mengecualikan guburan para nabi, para wali, orang yang 
mati syahid, orang-orang sholih dan semisal mereka. (maksudnya kalo kuburan mereka maka 
tidak makruh dibangun ). Ibarot dari ar rohmani adalah : " memang benar kuburan makruh 
dibangun, tapi kuburan orang-orang sholih boleh dibangun walaupun kubbah tujuannya untuk 
menghidupkan ziarah dan tabarruk.". Al halbi berkata : " walaupun membangun kuburan sholihin 
tersebut di tanah pemakaman umum! tanah yang disediakan untuk kuburan umum ". (maksudnya 
walaupun kuburan sholihin di pemakaman umumpun tidak haram dibangun) Dan alhalbi pun 
berfatwa dengannya, dan syeh az ziyadi juga memerintahkan hal tersebut beserta kekuasaannya, 
tetapi semua itu guruku as syubari tidak meridhoinya, beliau berkata : " yang benar tidaklah spt itu 
(membangun kuburan sholihih yang di pemakaman umum). Syekh ibnu abdis salam telah 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3637 


berfatwa untuk menghancurkan apa yang ada di gurofah. Wallohu a'lam. 


Dan seputar membangun makam, dapat juga di baca pada link kami berikut : 
www.piss-ktb.com/2012/03/227-bangunan-dan-kuburan.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/780012788688198/ 


3297. HUKUM WANITA MEMIKUL JENAZAH DAN 


SEPUTAR HUKUM DI KUBURAN 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman As syafi'i 

Assalamu alaikum, tanya ustad : 

1. Hukum wanita memikul jenazah bagaimana ? 

2. Aku sering melihat orang melempar tanah ketika selesai pemakaman, apakah itu ada 
anjurannya? 

3. Ziarah ke makam, kemudian mencangkuli kuburannya yang terlihat kotor dan banyak perdu 
apakah boleh? 

4. Ziarah kubur tapi ndak membaca apa-apa cuman nyapu. Membersihkan kubur, menyiram dan 
menabur bunga apakah boleh? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

No 1. Perempuan tidak boleh memikul jenazah. Imam as syafi'i dalam kitab al um mengatakan, 
dan juga ashab : " tidak boleh memikul jenazah kecuali laki laki baik mayitnya lelaki maupun 
perempuan dan tidak ada khilaf dalam masalah ini karena wnita itu lemah dalam memikul dan 
terkadang sesuatu terbuka darinya jika mereka memikul". 

- kitab majmu' imam nawawi : 


X9 sil gl IS call US slgu « J5 NI Sbd Jang N : Obn2IG AN 9d palu JB (53) 
PA na AA AA 


- tambahan ta'bir dari kitab fathul bary sarah sohih bukhory bab memikulnya lelaki terhadap 
jenazah, bukan wanita : 


gelas lo 3d9 ll jul ala « Lil bis ye dc ASI9 « ussio 99 Id yo Rmol 3d lo 79 389 
Ae al Co ya po NI an op: ebal yp le la Cuma S0 ca Ponls  Lgt2 yo lay 
dll Jgauy 20 Lnss JB alel dllg «yeah ass" bale asu d9 « sila lal uc Lagi": al 
JB NU Sandal » JB LN 2 BS Gulanl J3 « bgi SL « Bli 98 akg ale All ako: 
eladal! way Ulum! 089 99 SS Y ul " Uagall 2x" ad Sagu lsg. lgabo mx Ulu ves,b 
obok adl lb UI elu lela gl. JJ lu (ena Sasar lo as Gal 
09 risol NI ) 1 JB Cus eta sal All Ac 38 : lu val JB9 Fl ol yu3R Ja JL 
lal le Uh Goal Uewokais! ale Ji NX HN Ob saia ey ya3Il sig « GNI (elullg Jl Jl. 
edi al aa Yaa Anas 36511 se Jasa anal el AA sheila sai 


- nukilan dari multago ahlil hadis : 


#3 Lal wrag ISI 2 1 da adil gl 1553 Caall GB lgs 25 LAI Jla39 Ul elu 3935 Y GI sale 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3638 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


6333 JSI ye Gita All OY SKIN S3 Rt 383 «Sm... Ailel le JE JI Gal 
B3 93 Gs alel X9 JEJI Jlesl ag3 kilolo (A3 Kab Gpio AAL. 


No 2. Melempar tanah 3 kali adalah sunnah Rasul, sedangkan melempar tanah sambil membaca 
ayat minha kholagnakum, wa fiihaa nu'idzukum, wa minha nukhrijukum tarotan ukhro adalah 
pendapat al godhi husain, al mutawawli dan yang lainnya berdasarkan hadis riwayat imam ahmad 
tetapi sanadnya dhoif, meskipun begitu menurut imam nawawi boleh diamamalkan untk fadhilah 
amal. Wallohu a'lam. 


- kitab muhadzab imam as saerozy : 


IS Ik alaa daa halal nh sala al sal mada Ketan 
Kls DB 28 S3) 


- Syarah muhadzab imam nawawi : 


SSI ISdg 4 sad aa 0 Eli a07 Lego ay ULY Oli SIS Me ing Ul Jail ole yo JI Una 

Tu U Road yaog Uc Ulil Fiilg « AI 93 Haikal le jos lens wb Sl yo 0,5 

JB usssls dalil Log Sgsullg SI pal 9 Kalo gl sllg Sp ,glollg sol gal ll Ulil 
Soai lg389 ) dulll 999 £ Sbs Lgio 4 OAT dial 93 Jos Ul ni? U9oS9 Wsiollg yuus wol 
bal usg dh: JB aus AJI 9S, Holol yul Eyang J Iriwy S9 So3l 204 A5 55 lging P WIWI 989 
199 Slials Lgio ) : alug ale UI Koko AJI Jowo JG al 99 aku Ale AU alo Al Jgw, Kau asik 
usas wan wae og 23. Ul Inc Ala, yo S0nl Ako olg, (4 S5SI Bob Sa S3 lging ASauS 

16 ll 9d Las Joss sid dtsn3 LulS Ul9 Jia Colek yasliay LSG | elis3 pg d9 «mui ye 


Jel dilg Lgio ISd9 « dll 9 . 


No 3. Silahkan kunjungi : 
- Www.piss-ktb.com/.../1184-wakaf-ngarit-di-kuburan... 
- https://mbasic.facebook.com/notes/627513057271506/ 


No 4. Boleh, tapi anjuranya adalah mengucapkan salam, mendoakan yang diziarahi dan ahlul 
magbaroh, membaca alguran yang mudah baginya dan berdoa setelahnya. Menururt al hafidz 
abu musa al asfihani, orang berziarah itu terserah mau berdiri atau duduk sebagaimana 
seseorang yang mengunjungi saudaranya ketika masih hidup, terkadang menziarahi sambil berdiri 
atau menziarahi sambil lewat. Wallohu a'lam. 


- kitab majmu' imam nawawi : 


JB Lulsol agam) Gl: cantimng Jill ol alay ade lia! - 9cx19 wal 02954 « gond9 Jal Buioll - 
Jn68NI9 Ul USS PIluall slaslly Lay Cui 93 Ega » Lsiag Ol Lia yo Ulat lo pu - 3.249 pg) Lie 
Hua Ul weilull - Fislg le budi . JB BELI gal cuugo wilgiw don) Al - 9 ulS UbI 


boks gal: Jl II ol ul sa an) lail - ola sles 388 LS 2953 Ja Jl olsi 99 ilalI - luyd yul 
pic “lw, o)l 5 loss gl L,lo 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groupsIpiss.ktb/790468767642600/ 


3315. HUKUM DUDUK DI ATAS KUBURAN MAYIT 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3639 


? Sanusi Uci 
Apa boleh kita duduk di atas kubur ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Untuk kubur mayit orang yang mulia (muhtarom) pendapat mayoritas ulama adalah makruh bila 
tanpa hajat. Adapun yang ghoir muhtarom seperti mayit kafir harbi dan orang murtad tidak apa- 
apa, meski buang hajat sekalipun. 


100 Jl ulu 

al JB ob Sob SI (ono AL le sbg) 9 AJ dliisal 9 Ale SI 9 pb Hill le yul 0S (9 
dal 9 al 29 Mal Hd SI) an 9 AL pp3 9 0S) NG dibgy NI ll cu Nb bus Jl 9 0953 yac 
dol isl 9 Cuoll 4995 0955 9 uga cnc $8 

an ale ka aa au 


WS JG yu 9 S0 KAS Je MEI EN aa Gr aa 
8,99 ac basil 9 Jodll abu N 9 0955 9 yuglall 98 


? Mas Hamzah 

Duduk di atas kubur : 

- menurut imam as saerozy dalam kitab muhadzab dan menurut al mahamili adalah tidak boleh, 

- menurut imam syafi'i dan ashab adalah makruh tanzih, 

- menurut madzhab ulama' dan juga jumhur ulama' misalnya an nukho'i, al laist abu hanifah, 
ahmad dan dawud hukumnya makruh, 

- sedangkan menurut imam malik tidak makruh. 

Sumber kitab Majmu' Imam Nawawi : 


JB JB die Al 5) Bg gal Sao ade il ade yuglall 3924 Yg) ! alas All dan, Ksadll JB 
yo Ju dala Ol US Kis Uli HNS H3 ale Soal Yuloy UN |? akug le All Lala Al Ig, 
28 ale yulau Ul) 

(2odl) 

Cural all ale yuglll LL ragi ade Ubud es en gadi Cattil9 4 alun Ol) 85459 yul Cu 
ddS Wu lonlolg wwaladl 0, il LS Hb 39 UlswdNI 290059 ANT 33 Kaili dls SI, 3S 
Y : gitoll 49 plolsallg Sivaoll JB9 « agio 9S U 2.0 sigit Jlasisul 49 pagi! 4 LS 4 ji 
Isl lagil Joisug 5920 X : alat selain Ulagiwl yo sdUAJI 9 LS 4 aasil ISI lagil Jaisud « 3924 

| sndodil dis jils 4g 09 Sol yY Usul dal ,S 
ol WS 3S ll slim Yg « ulc #SINI9 « will de yuglall dal,S H3 slalell Udlao 48 : (253 )JB ul dl 
po: Hllo Jlbg « dgldg 20519 danis galo Culllg da5 agio « clolall 29005 JB dg « Laris 09 So dls 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php? 
idfrom-3183&idto-3183&bk. no-14&ID-2047 
Wallohu a'lam bia showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/789418607747616/ 
www.fb.com/notes/797332063622937 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3640 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3529. TEKS TALAIN MAYIT 
Oleh : Ical Rizaldysantrialit 


Sumber : Al-Riyadlul Badi'ah, Hal 52 : 


il gal AS yudi IS. GAS Al 3 KIM 33 NI MU Ga LS sal GAS AU 
Jani bis NI GS BLSINGg 36 X5 SSI Jssl3 JI ye 2535 088. deal ap SosS GAS. 

2 sal) Susi 33 .lgilly SU KURS pion Sl Ob ASASI Liog ,AS SUS 189 ALIS Lio 

Ul olao WI Iga To d3 WI sJl3 MUI 503 Wb3 WI aw uli pena KE MSI kog ol 
Uskusall 3x3 Gas Jl 33 bo IS sala GE. 

19430 WI 203 8 156 85519 4510 NI SS | u. 


S8 ASN mali go RA HUNI Tom » lih y3 WA Si Cap . Al AS... cl / po. G 
Kake Ol 3 Al MJ Il SSleghg BSI J5 adl u Sea83 BII 05 38 le GE Sa 
Ie 3 Yg Je 33 IG gag AE AU sio snt0 Aol J0 lliabg ab gal! sal Sel All Ig. 


Saliluel lag Selis lag Sab, 4 Jika lg all SLS 0 dls Gil GS oJlei all dls Lo SIS lagil Alel3 
ambll gd WIL SY Iss 433 lag) Us GUI Jika nu ata Sule So S6, 


Sass abIYI di Y 2 ale C83 PN Ni sisa sb Glgkalla Sila 
Jl Usuu) 


IS 98 Jgi5 Ls al JS 5 Logan A3 oli all Igo La8 SSI alel ........ Batan DASI odga Susi 
Gsly olewB 55 J9 Ulu bela aluy ale All ol So 3d Ji .epsasl ISI 083 Kuis Sal JJ 
dasi ol3 GS Ugal « ul Jels abal pasal O5 jpg Lai ale 3d NI Y Ul guws Jis Iglai UB 0 
as 35 ball € S5 35 alba 013 HS Ola lg GS Usul Ul9 GS ASI9 Sio Jljw Ul 9 GS Hall 

asi 3d Lo Um AU Il 3 Ud s3 N Kl dell J9 GS Ball 33 ES WI 


Sampai di sini pembacaan Talgin mayit, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Pada saat 
dibacakan doa, semua pelayat atau pengiring disunnahkan duduk dan mengamini doa tersebut. 
Berikut ini teks doanya : 


M3 dag Wes, AS )I3 WA339 (533 9 (wil ita ga 1S G3 253 US gasil G Lal ey gus 
dll 55 G J3 W 2619 ox Lsti 3. 


“Kami menitipkan saudaraku kepada-Mu ya Allah, Ya Tuhan yang memberi kesenangan setiap 
orang yang mendirikan, Ya Tuhan yang selalu hadir tidak pernah absen berilah kesenangan atas 
kesendirian saudaraku ini. Kasihanilah pengembaraan kami dan pengembaraan saudara kami ini, 
peringatkanlah dua dari hujjah yang telah kami ajarkan kepadanya, janganlah Engkau menfitnah 
kami sesudah dia meninggal dan ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seluruh Alam”. 


gaol salad D5 AU SaSJl3 Akag 323 Jl A9 ya20 Uni ade All vlog 
Link terkait : 
1. www.piss-ktb.com/2013/01/2200-talgin-mayit-yang-masih-kecil.html 


2. www.fb.com/PISS.KTB/posts/646612295392187 
WALLAHU A'LAM 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/843089062380570/ 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3641 ) 


3541. HUKUM MEMBERI DAN MENGUSAPKAN MINYAK 


WANGI PADA NISAN KUBURAN 
PERTANYAAN : 


2 Aden Hojict 

Assalamu'alaikum.. Saya mau nanya : di daerah saya ada seorang ustadz yang setiap pergi 
ziaroh kubur (nyelase) ia pasti membawa minyak wangi hajar aswad. Katanya sih sebagai ganti 
bunga. Di awal dan di akhir ziaroh ia selalu mengusapkan minyak wangi tsd di nisan makam. 
Sedangkan ketika pertengahan ziaroh, minyak itu dibiarkan terbuka begtu saja. Mohon penjelasan 
para kyai/ustd apakah hal seperti ini diperbolehkan dan adakah referensinya ??? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Hukumnya boleh, disamakan dengan air mawar yang wangi sebagaimana jawaban dari kang 
Imam Tontowi : 

- Hasyiyah Al-Jamal 'Alal Minhaj II / 38 : 


ball ASI G0 R00 uda) Jadi ON 5 2537 AI Lois Jlo delual SY : SI (all laa 3 3533 A3) - 
aSimall J3 0555 lo Agug Sal AJ Aap 3 J8 33 ASsisadl Jah bituad 4 dasi au, cuba Wale J3 Jl Jul 
(0223 20235 Usa) ) aa | Tab SUlJI Ui KN : Kill 9443 Sao II Oo pulo yui $ 
SELAI R03 J0 0319 Aw all 8 JAS Ai II et Yo SI (l83313 J3) 0 a ehh D1 lau SI 
spa we Dl abjl 


(Keterangan ucapan "dimakruhkan memercikinya dengan air mawar") maksudnya karena hal itu 
termasuk menyia-nyiakan harta. Adapun alasan kenapa tidak haram, karena hal itu dikerjakan 
sebab tujuan yang bisa dibenarkan (shahih) seperti memuliakan mayyit, dan mengarahkan para 
peziarah (datang) ke situ sebab wanginya bau bidang tanah tersebut, sehingga gugurlah pendapat 
imam Asnawi. Andai dikatakan harampun itu tidak jauh berbeda. Namun pendapat imam Subki 
menguatkan tidak mengapa (hukumnya boleh) jika sedikit dan bertujuan agar para malaikat hadir, 
karena mereka suka bau wewangian. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/852463368109806/ 
www.fb.com/notes/858173847538758 


3603. MENGUBUR DUA MAYAT YANG ADA HUBUNGAN 


MAHROM DALAM SATU LUBANG 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Syarief 
Assalamualaikum wr wb. Pertanyaan titipan : bolehkah dua mayat yang bersaudara dikubur dalam 
satu lahad ??? Mohon jawaban dan refrensinya.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. (Tidak diperkenankan / tidak boleh / haram hukumnya, mengubur dua 
mayit dalam satu kubur ), akan tetapi satu mayit satu kubur.Dan dimakruhkan mengubur dua 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3642 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mayit dalam satu kubur jika satu jenis atau beda jenis namun ada ikatan mahrom diantara 
keduanya (seperti adik kakak) atau ada ikatan jauziyah (suami isteri) atau ikatan ke sayidan (sayid 
dan abid nya). Jika tidak ada ikatan" tersebut maka hukumnya haram mengumpulkan mayit dalam 
satu kubur. Wallahu a'lam. 

- Riyaadlul Badi'ah hal 52-53 : 


lagiw US9 « kalis! gl lelgsl Issul ul elsa ,Sug «suga ssl9 JS dya Ja (8 59 sio H9 y94 X9) 
p3 A9 dgn gl drum gl A9) gl duo 50 


- Ibaroh lain : 


lo gaill) 5 Sala! all 9 Lay 0 SSI pan Y Gil Jus sand ig sal 9d YAI Lol ye lola 
dy goall NI Adaa 0g delouoll Je8 jail Id Klg 4 43 99 Luo JS Ud US awg le All 

gumll Bini9 Hall (S5IB dio sgbi ul SI Asul Jl god) Sgp gini 6545 Uslgl Jasad il Jl : eleaal JB 
Sita La SSK sluduall Asy) Adil dmn Algiil 5 Aig2n CAN da3 SI cuall BEN latui ye 
sid Rioi BA yo MY dik . 

goal asuol adg Alus 40 28 Jo all 93 db JI 99 Gosug Ugbg AS.0 Hd Il 3 Ub BWG Ul Udlug 
saly gal lg, 4 1st0&19 |aguw gl 9 lgs : asi adi 58 JB dug le All ab il Y us) Ludig. 


Km le .400 Uda 2515 dule Jang 0 48 Uas Ai ang BM Ul ASDG C3 3 Lao Ulil YIS HSD Uu 
an aa en al 10313 sol, 

and ls EN NI Als io Cmo JS 9 Jb elu 218 G3 Gadil AS 3924 Mail all LdN0 43 

gl da5 logiw gl Lugu US Ilg ldnlg go lol gl9 duo 50 logiw US$ lisl gl wil ol gl ba pa 


EN MA Ma AA 1 


Como ISSDG 079 4D UC yo 19 3 Ht ubLol X9 VX ol say X1 saaoll 08 S3sill JG 
dl G9 md al elg Y9 Ugal ol add JS « ub 87955 valas Sl lol ": Je" so Ob 3 ll 
BM Bogo Cam € ad JSI «Wb oa V3 5224 28 99 Into JS LA msg «dls yg 
gatal al 9 lagi Sus Jen 33 AI SOSIS Yj 3 wadaJl ea sa Yg 
Dl SDS X lagiw. 


Ulu 59519 mb Gil ye Ls al 2020 NB Lal Ui lolg "eganoll US 48 Sggil JB 
db 5 49549 AB pMS UAb JaDy Sing dl sos ab ISI sll Umi 3924 Gil o.c.is0g .. Ac all 
can Il as NI Ko1eg abc yo Jl Luo Hu Al ISI AS Fang "JB Ul adl ..."elNI 0929 silug SDN 

MA NAN 


Cwe JS au Jb eslsial -ssl9 Gang SNI SI - AB 98 Ulil Ju Ng" Talisal dalgi 93 Wo Jl mol J9 
Sp 5925 s8 00 Ad elaiul lagid 3 .20nuo Gl J9 Egosall yd 0,53 ce jlus NI Jls ut 
go lol glg duo 0 lagiu US9 Wilis al ui sol gl wal Egill Sail Ulg all dl Ans, dll 4 csi 
BY anu pull leuii Ac goo 99 Giwnall ule S3 LS dSgloo gl d95 lagiw ol dasno US « ola dalg 
Ilalh Jxol A89 nail salallg all al oy go2dl dl 3G V9 “lal We A3 lo 33 Ic, 

seal seal Jk 


HI MAb EU Kang nil, gelas JaVI el yo 4 lal Cu le Co los pasa Isilol 83 : J9 
uli... sya sada Ji lal lg co5ls ade Luo Jlsol Aa ou9 "1 Elia 22 99 modi 22 usil JBs 
al ul aing al lo Log dwob sin JlaS Ji dalac 229 Ig s)AL Bus JI Anas J6 


leaasy daindl gags laS ditusd gl SNI 93 yA H33 aa Ulg0dl Lg Ol (ES) : doll dal yag 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3643 


sloadl sal 5s Jaa Iglis X9 USOI gwg Ul Si ang Wc Tosudga din Uiuill € gm Je KO ale 
vgSgll Ji" 


98 laS 5928 lbaic lolg 29 LAI pas dis day ai Ja0g Sob JI 939 (Jl ssle ade co Jlsal Js3) 
dell ado, slapdl . 

Saji ale ASiall 3 ros pdl al Elis AI yo V0 8 doll 4 WS lo d9 MAII yo la : JB 

| raagall 2 4 99 LANL die elit 38 Ul ade Suga 30 Yo Jl MN CAN yo LS! Akin 
5 


Sl as 99 Jago ya Jail 1& SJ gl Jae 0S yo HW UB" sar adl 9 Will DUS A3 939 
Uso sbll 59 899 uls mill ale alang Uni ad le Joy dls Jd asia Al lo sung) IS las Abal 
Sl" Slawi dod 

uk ad sewa! as ul "1 doa al JG eeyall daud UE 3 « US ISI Gama NG GNI as 38 dil Als log : Alas lo 
mall Um SIG Sis €SI "UM Yg Fi d io ad did atw G9 US9 udi ysi Ul" Sogill J89 ."Jlbu 
Jel dila Ful. 


all mc gal JB alas gl Jaw sal Gl ISI) Alah ASI 98 Sop ola JB £gasall $3 S9gul JB 

08 Soal aarao WI Lai SI Lol Sawi Jai - Sogill Jikll-: Cal 0.42 Ssiog «92 db Su 
20 SS il ul ati abi al ai JB 8 9 5S Jan B0 ant agg obl Hd ul lagi Al 5, All ac y ls 
dilan ain 3 Jul Soal Ag) 983 (Sl 4S Ai di2n59 P9 9D ISI gi dim do Mis Sim yss 
BS pagi All 905) dsisll al Al ang yy Habb « ul dnueg Goleoll 98 dyi8 cal 5539 (Tw le A3 3 
dd 3 II bob sim Uu Wo «Jl Lali S8 Alia! 93 dm GL UB X0 Gsile diy al ,3 
2n290 ye Llle3 Anie NI | pai ad Asus G3 233 dl Jul wulS ! all JB o.ye JB .8 mod. 
lali 2012 Nas Kala laten sll Asas doa Gal dana asa, 


dasi Jal ic dl J9 WB) asu Aiu lolg Kos Uda 99 Lula AH de Kdi dini 3 JB 

X9 Ju No PB) bg NI dio Kid AB UN sal 28 Aug le DAS o 1g Jl LS) el, 

AN ul At 9 Ati pegal de ad M3 dis J rim Uslg WN alus Sy yoo 309 db siy poli 
Sell Ai adl Goriwoll Juna Call ui lg SAI seyagann0 Yi Hd al LSI 9D al Lugu 


- Riyadlul badi'ah hal 53 : 


Yg dal NS Seal 3S MI Seng al Ol KAA GA ati Tuo JS 3 mung iga JS ul Soal NI 
d9 All Kama SS 48 98 lillo SL Lil HI HI Liu do,» 


Salah satu dhoruroh yaitu sangat terbatasnya / sangat sempit / atau bahkan sudah tidak 
ditemukan tempat yang masih kosong untuk mengubur, maka keharaman tadi hilang dengan 
dhoruroh, wallahu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/861990490490427/ 
3661. INILAH HARTA YANG IKUT MENGANTAR MAYIT KE 


KUBURAN 
PERTANYAAN : 


2 Syed Adam 
Assalamu alaikum... dalam sebuah hadits diterangkan bahwa ikut menghantar mayit ke kuburan 
ada tiga : 1 amal, 2 keluarga, 3 harta. Yang dua kembali yaitu harta dan keluarga. Yang saya mau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3644 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tanyakan seperti apakah harta si mayit yang ikut serta menghantar ke kuburan ? 
JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, harta di situ maksudnya adalah kendaraannya, kalau di 
arab zaman dulu adalah dawabnya, bisa kuda, keledai onta atau yang lainnya. Lihat kitab fathl 
bary : 


2558 dac3 alay dal anti A13 003 Ul 2558 SD Gali gina ale All al dll Jasa JB 
alas sing Ulog all 


Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam bersabda: Mayit diikuti oleh tiga hal, yang dua kembali dan 
yang satu menetap. Ia diikuti keluarga, harta dan amalnya, keluarga dan hartanya akan kembali 
sedangkan amalnya menetap (bersamanya) 


dgh asaiy Alai Alog dlnc9 ) Io gi 9 AEYI 9 Luo Y Asy NI las Jai Sl yOllg 0 Bh M5s Lo 
adl 839 ul999 ade lo 03 4 bole Ul Islg suAtil sol y53JI le Ig) claw Isolil ac LAN al 
y 


- kitab tuhfatul ahwadzi : yang dimaksud harta di situ adalah para budak, kendaraan dan 
kemahnya 


2x9 WS jug lagilSo adl SI (Ubil 2558) kl Eldil Yosi (DB) dll si (cal an) 1 d3 
slol9 small (Alloy ) did 209 duouo Jaly 4,619 0543| isl (al asuy ) uc Iki Y Sl (Snl9 odu3 ) 
Sullao 989 lo ya Sl 1 seal JB9 WI JB . dusllg UlJlg . 


2 Mahbub Yafa Ibrohim 

Kalau menurut kitab Irsyadus Sari Syarah Shahih Bukhari karangan Syihabuddin Ahmad bin 
Muhammad Al-Khothib Al @ostholani bahwa yang dimaksud dengan MAL itu seperti halnya 
BUDAK, sekian terima kasih 


sigsasiI ye lg tangal m8 9 Adgall Muis Rip 73 suXg ban gali R39 Adgoll 9S (Cui gi) 
sal Aa0 iu9) laio (OLI R22 BNI) Bosgiall 8 009 Cuall Asi Jv syal Wdatuall 29 yoga 
swatil ISI (allog dal 85 58) Jlo Yg Jal asap Y cum US WIL (Alnc9) A3, (Mlog) disis (alat dau, 
se 3G 1 sll Uya p39 enill ago J2 (alas King) Y Al LAS a05 I90BI Ely le UJI Lol 
Ll J9 Sesal 0 1JSR 2g SL at "Jab Rd as OLI yaa ASI yaa J5) Gila soni 
Cndadl Cw elloc lil Jai Asall aud Jay dilg 1 UII GS 03 JB9 salad las. 


http://sh.rewayat2.com/shoro7hadith/Web/31717/020.htm 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/885608938128582 
www.fb.com/groups/piss.ktb/862710643751745/ 


3823. HUKUM MENGUBUR MAYIT DENGAN POSISI 


KEPALA DI SELATAN 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3645 


? Fairuzy Nayla AlizaNdiela 

Assalamu'alaikum para yai dan sesepuh... Ketika jenazah diletakkan dalam kubur, disebelah 
manakah kepala jenazah ? Utara atau selatan ? Bagaimana jika terbalik ? Wajibkah membongkar 
kubur untuk memperbaikinya ? mohon dengan ibarotnya... Wassalam 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam warahmatullah. Yang disunahkan adalah mengubur mayat dengan kepala 
berada di sebelah utara, dengan ditidurkan miring menghadap ke arah kiblat dengan meletakkan 
lambung sebelah kanan di sebelah bawah. Jika diluar posisi yang disunahkan tadi maka 
hukumnya makruh namun tidak wajib membongkarnya untuk dibetulkan. Wallahu A'lam. 


Referensi : 
- Kitab Fathul @orib Al-Mujib halaman 22 Maktabah Husain 'Umar Surabaya 


IS S3 yaa is ole All Jitisuo # beku! U3S49 (iluug Hold Jay ul asu sell 93 gang) - 
ai allo Abal) AS 99 aim Liilisuo gl Will padisuo 


"Memiringkan jenazah menghadap kiblat pada lambung sebelah kanan, maka apabila janazah 
dikubur membelakangi kiblat atau terlentang maka dibongkar untuk dihadapkan ke arah kiblat 
selama mayat belum berubah" 


Hukumnya makruh menidurkan miring pada lambung kiri tapi tidak usah digali kembali. Lihat Kitab 
Al-lgna' 1 / 207 : 


gadis AI 0 os IE 29 UB 4 Agil Sic ENI yd LS US dinos ade (MEI 93 251253) - 


"Dan disunahkan menidurkan miring mayit di latas lambung sebelah kanan seperti halnya posisi 
tidur miring ketika tidur, maka dimakruhkan apabila diletakkan diatas lambung sebelah kanannya 
namun tidak perlu dibongkar kuburnya" 


- Busyrol Karim II / 37 : 
dil) Aga 93 Knu9 Hay JB Ji yo ain le Mill 99 M3 Ul 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Abdullah Afif, Ibnu Al-Ihsany 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/885990358090440/ 
www.fb.com/notes/919896504699825 


3883. TINDAKAN SEBELUM MENGUBUR JIKA MAYAT 


BERGIGI EMAS 
PERTANYAAN : 


2 Rop Porop 

Assalamualaikum wr wb. Orang meninggal dunia yang punya gigi pasangan apa harus dicabut 
sebelum dikubur/ tidak boleh dibawa ke dalam kubur? Gigi merupakan alat untuk mengunyah 
makanan. Sehingga bila gigi seseorang copot, maka sebagian orang menggantikannya dengan 
gigi palsu yang dibuat dari emas, karena kebiasaan emas tidak berkarat dan tidak menimbulkan 
infeksi pada gusi. Namun Bagaimana hukumnya mayat yang memakai gigi emas. Apakah wajib 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3646 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dicabut atau boleh dikubur bersama gigi emasnya? 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Ini berbeda dengan keputusan muktamar NU ke-6 di Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 1931 
M. 

Bila ahli waris mayat tersebut Ridha tidak dicopotnya gigi palsu yang dibuat dari emas tersebut, 
maka boleh dikuburkan mayat tersebut tanpa harus mencabutnya terlebih dahulu. Dan tidak 
dianggap menyia-nyiakan harta karena mempunyai tujuan yang dibolehkan oleh syar'i, yaitu 
memuliakan mayit. Bahkan menurut pendapat yang kuat tidak boleh mencabutnya, bila sudah 
bersedaging, yaitu bila dicabut maka akan sampai pada tataran mahzur tayamum. Dan gigi 
tersebut bukan lagi hak ahli waris dan ghuramak (creditor). 

Namun bila gigi palsu tersebut dicabut tidak sampai pada tataran penyebab yang membolehkan 
tayamum, maka gigi tersebut adalah hak ahli waris dan hak ghuramak. Oleh karena itu bila 
mereka menuntut untuk mencabutnya, maka wajib dicabut gigi tersebut walaupun menghilangkan 
kehormatan mayat, karena hak mereka lebih diutamakan dari pada kehormatan mayat, ini dapat 
dibuktikan dengan masalah mayat menelan harta orang lain, dimana dalam hal itu wajib dibelah 
perut mayat tersebut. 


- Abdul Hamid Syarwani, Hasyiah syarwani 'ala tuhfatul muhtaj, Dar Al-Fikr, 1997, jilid 3 hal.303 : 


HDL Alius HS JI Ry Raon Jd Jos ade Asy 3 Ju Jad Lil gl doil sos HS Asi II (33 
asu 33 JS Gio 2 AJE yluo Hai 9A0 AS 3 0 aU lo uu Eh sll Ul Ja ul anna LI Ni 
way dasodll Il SS, HJ dntiol due don0k0 42 Gil) yAnAio UX HL dia A0y Rang 
bd Lo Sy lis dua tg sil  daioall UBI Y dg2c 20 baca) Ud Lagu Rio Cus. 
WES pos 930 AC ji yo KU Coy oo ul Gl dolelall 98 S5 loo HJ Jucil bo S5 531 (ES 
aw Kaay ID 8 ll S3 AnS33 YG disi las mowll X9 Ll yo His lo adl clodi Jlecul USU Jg dug 


- Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj, Dar Al-Fikr, 1997, jilid 2 hal.136 : 
bgtu gl dio JI Kid d3 ud (moral ae Pas Uma ISI (asu) AB el 0 yo (Lb 36 
kls El) sololl HL 
- Sayid Bakri ibn Sayid Muhammad Syatha, I'anatuth Thalibin, Haramain, Jilid 2, hal.115 : 
PB yo Dul Jlall gunSi9 “Aoulasig Cuall ALS 9H9 so BMA VA Jlo R3 Al Ju X9 
Aw.) 
- Abdul Hamid Syarwani, Hasyiah syarwani 'ala tuhfatul muhtaj, Dar Al-Fikr, 1997, jilid 3 hal.224 : 
iso ola uc drag Jl 93 Alis la Ad ue gl Ai) 9 yo x5l Ay y0nA1 Ala Al Uulog 0 4£ Jlo &b go 
Sllah 2829 A99 Iis Ui Simo 9A9 


Pemahaman tentang tidak boleh mencabut gigi tersebut bila sudah bersedaging/bersatu adalah 
hasil dari conparison (perbandingan) dengan masalah budak yang melakukan penyambungan 
ujung jarinya dengan emas sehingga bersatu/bersedaging. Dimana bila seorang majikan ingin 
menjual budak tersebut, maka sah menjualnya dengan emas tanpa harus mencabut emas 
tersebut terlebih dahulu, karena ini tidak dikatagorikan dalam bab jual beli ribawy yang diharamkan 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3647 ) 


oleh syar'i (IT). Wallaahu A'lam 
Kalau gigi bukan emas gimana? kalau bukan gigi emas tidak usah dilepas 
Sumber :Hukum mayat yang bergigi emas 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/885751401447669/ 
www.fb.com/notes/928991037123705 


3978. HUKUM MENGIRINGI JENAZAH SERAYA MEMBACA 


KALIMAT TAHLIL 
PERTANYAAN : 


2 Ais Ferdians 
Bagaimanakah hukumnya membaca laa ilaaha illallaah ketika di perjalanan menuju pemakaman 
mayyit apakah sunnah atau mubah ? 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

| Mengiringi Jenazah Seraya Membaca Kalimat Tahlil J Sebenarnya praktek mengiringi jenazah 
seraya membaca kalimat tahil telah berlangsung sejak lama. Praktek ini tidak dilarang di dalam 
Islam karena mengandung kebaikan berdzikir pada Allah SWT. Praktek seperti ini juga jauh lebih 
baik daripada berbicara yang tidak berguna terutama soal duniawi. Apalagi keadaannya dalam 
suasana berkabung. Bacaan dzikir yang paling sesuai dengan keadaan saat itu adalah bacaan 
tahlil La Ilaha Illa Allah sebagaimana disampaikan Al Hafidz Az Zaila'iy: 


dl Y J3 NI 0nd CAS gamat 303 caltag ALE AU Kali All Jgta3 Yo Rata KI JB 1528 ul GE 
3153 ass aU VIF 


Dari Ibnu Umar mengatakan, “Tidak ada kata yang didengar dari Rasulullah SAW saat beliau 
berjalan di belakang jenazah kecuali La Ilaha Illa Allah, dengan jelas dan diulang-ulang” 


Memang hadits ini tidak menunjukkan secara jelas apakah Rasulullah SAW membaca tahlil 
dengan suara lirih atau seru. Namun melihat bahwa para Sahabat mendengar apa yangbeliau 
baca maka tentu saja beliau membacanya dengan seru, bukan lirih. 


(11 Nasb ar Rayah fi Takhrij Ahadits Al Hidayah, juz 2, hal. 212 

Sumber : 
https://aswajacenterpati.wordpress.com/amaliyah-nahdliyah/mengiringi-jenazah-seraya-membaca- 
kalimat-tahlil/ 


Tradisi seperti itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, dan amalan tersebut tidak dilarang 
oleh agama, sebab selain mengandung nilai-nilai kebaikan dengan berdzikir kepada Allah Swt 
perbuatan itu tentu jauh lebih baik dari pada berbicara masalah duniawi dalam suasana 
berkabung, sebagaimana dijelaskan oleh syekh Muhammad Bin A'lan al-Siddigi dalam kitabnya al- 
Futukhat al-Rabbaniyah: 


22 383 sSlal3 elaial3 slall yo 430 BILSII alel KL 24SIL 245 bh 5 Balai 533 383 
AI jp Hi 3 Anal adl ah AISI lapy3 Serial Upah Gaeidall cl lau Yo obsal lay Sal 
ABI 98 All Sila yo J3 a53 Ii sll SSsall SUL keclasl Jain Jl LSI SAB 45 5SAlI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3648 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ails KI Eli Lo BE Jlgilg KUN Egg Lesi Sic 38 3. Uisudall SEL LI Sera 
(183 4 Asli SI de dub Jl Olga) Uci 


Telah menjadi tradisi di daerah kami Zabid untuk mengeraskan dzikir di hadapan jenazah (ketika 
mengantar ke kuburan). Dan itu dilakukan di hadapan para ulama', ahli figih dan orang-orang 
saleh. Dan sudah menjadi kebiasaan buruk yang telah kita ketahui, bahwa ketika mengantarkan 
jenazah, orang-orang sibuk dengan perbincangan masalah-masalah duniawi, dan tidak jarang 
perbincangan itu menjerumuskan mereka ke dalam ghibah atau perkataan lain yang diharamkan. 
Adapun hal yang terbaik adalah mendengarkan dzikir yang menyebabkan mereka tidak berbicara 
atau meminimalisir pembicaraan adalah lebih utama dari pada membiarkan mereka bebas 
membicarakan masalah-masalah duniawi. Ini sesuai dengan prinsip memilih yang lebih kecil 
mafsadahnya, yang merupakan salah satu kaidah syar'iyah. Tidak ada bedanya apakah yang 
dibaca itu dzikir, tahlil ataupun yang lainnya, WaAllahu a'lam. (Al-Futukhat al-Rabbaniyah “ala 
Adzkari al-Nabawiyah juz IV, hal. 183) 


Dan lebih jelas lagi di terangkan dalam kitab Tanwirul @ulub, bahwa disunnahkan melantunkan 
ayat-ayat al-Guran, membaca dzikir atau membaca shalawat kepada nabi Muhammad Saw., dan 
dilarang gaduh atau berbincang-bincang tentang perkara yang tidak berguna: 


853 WI oat y3 Gasa ball 03. o3colog wall 53 3S Lag elus 43233 Kalsl Ia € Brp 
dial Sat LN ON Ag g06 YG dug AE ol Mill ole Las S3 OA NI oya, 
(213 v6 Usil yo) 


Para pengantar jenazah yang berjalan kaki disunnahkan berjalan di depan keranda atau di 
dekatnya sambil berjalan cepat dan berfikir tentang dan sesudah mati. Tetapi tidak disunnahkan 
bagi para pengantar jenazah untuk gaduh, bercakap-cakap urusan dunia, apalagi dengan suara 
keras, kecuali melantunkan ayat-ayat al-@uran, membaca dzikir, atau shalawat kepada nbi karena 
hal ini menambah syi'ar bagi si mayit. (Tanwir al-Gulub halaman 213). 


Sedangkan Dzikir yang paling baik dibaca adalah kalimat La Ilaha Ilallah. Di dalam kitab Mizan al- 
Ptidal fi Nagd al-Rijal disebutkan: 


PIUSII GIS Katun 383 ,akug AE Al odol Jala) Lo Lal KI JIE jus dil 13) Jas al us, 
2 Aula! Catat R33 98 Al Kami) do 9 SC al asas las53 ,nis adil NI al Y J3 NN 
212 


Dari Ibn Umar RA ia berkata, “Kami Tidak pernah terdengar dari Rasulullah SAW ketika beliau 
mengantarkan jenazah kecuali ucapan: La Ilaaha Illallah, pada waktu berangkat dan 
pulangnya” (Mizan al-I'tidal fi Nagd al-Rijal, juz II, hal. 572). 

Hadits ini tidak memberikan penjelasan apakah Nabi Muhammad SAW membaca kalimat tahlil itu 
pelan atau dikeraskan. Namun kalau sahabat mendengar dzikir yang beliau baca, sudah tentu 
Nabi Muhammad SAW melafalkannya dengan keras, bukan sekedar berbisik. 


Dapat disimpulkan bahwa membaca dzikir ketika mengiringi jenazah merupakan perbuatan yang 
dianjurkan. Dan yang lebih utama diucapkan adalah bacaan La Ilaha Ilallah. Wallohu A'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/934119326610876/ 
www.fb.com/notes/934 725123216963 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3649 ) 


4048. HUKUM MENGUBUR MAYIT TANPA PENGHALANG 


DI LIANG LAHAT (LANGSUNG DIURUG TANAH) 
PERTANYAAN : 


? Anang Esbe 

Assalamu'alaikum, kemarin sore, saat kongkow bersama temen temen, obrolan nyampe masalah 
ngubur mayat.Iha nyentriknya ada yang nyelethuk, gemana kalo ngubur mayat itu, setelah mayat 
dimiringkan menghadap kiblat, kemudian diurug tanah seperti halnya mengurug bangkai. gak ada 
ruang "bernafas". semua klepek klepek gak ada yang bisa komen. gimana ya ?? boleh ato tidak 
ngubur mayat dengan cara demikian ?? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
wa'alaikum salam Wr Wb. Hukumnya Haram mengubur mayit tanpa adanya sesuatu yang 
menghalangi debu / tanah yang menimpa pada tubuh mayit. Wallohu A'lam. (ALF) : 


ml dlel : 

Ole ubi eg99 Riau sma Jb ADH Au. 

9 yo Uc Ulil € 989 Rias lor dll du KU SI (ale Ul ll €989 Riau Swa Db Muay Aug 13) 
dll 51959 sll xi talgiall 2 )lc palbg.go» dule lo 9D Aoxc do 29 dll A9 0 LS$ log.) 

dm Ad US Uk sela SJ R3 dang "JD R0 les lsg “dl 98 le di WS. 42 yo We Ul Jill 
Lil Rig sudu yc Tual diluo 9d Bb WAS (v0) 4 Jaa bad lerlul ad 5 gak RB yo Un b 
Cast Sl Ku ekal SI Sial g3: alga pai MS elo 8 lg peng si 4d: Jalil o-elgal 92 
amal 0959 Sal9 S Coy CSIssl9 4 Tx0 Mg kw US yo We Ol ll Ula 59218 cats Yg duluS 
do yall clipg el, II 10 las lol ABI ebi 2538 NI dl (v3) di03 yo dedi Elon ale 6S cule, 
ol. lol 1599 da 50 Gd lc lo59 1459 Mlc ASS cell yg» lo Ig0o,5 lo. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/9392771827617571 
www.fb.com/notes/939692066053602 


4446. HIKMAH MENABURKAN TANAH 3 KALI SETELAH 


PEMAKAMAN JENAZAH 
PERTANYAAN : 


? Ali Bagegog 

Assalamualaikumm.. Bila selesai acara pemakaman.. Dianjurkan menabur tanah 3 x dengan 
bacaan minha kholakknaakum ila akhirihi.. Yang saya tanyakan sebenarnya tujuan / faedahnya 
apa ? terimakasih ilmunya. 


JAWABAN : 


? Rizalullah 

Hikmahnya, sebagaimana dikutip dalam Hasyiyah Syibromalisi yaitu hasyiyahnya kitab Nihayatul 
muhtaj, Bahwa hal yang paling penting dari perkara yang akan dihadapi mayit setelah dikubur 
adalah menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka seyogyanya memberikan talgin 
kepada mayit agar simayit mampu menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3650 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Maka setelah selesai pertanyaan, Ruh si mayit akan naik ketempat yang telah allah siapkan 
untuknya,maka nisbat pada hal tersebut, maka dianjurkan berdo'a agar pintu-pintu langit 
terbuka dengan kedatangan ruh si mayit. 

2. Setelah mayit tetap dalam kuburnya,maka nisbat akan hal ini,dianjurkan berdo'a untuk mayit 
agar kedua sisi kuburnya tetap renggang (bumi tidak menggencetnya- dhommatul gobr ada 
dalam bentuk pelukan,ada dalam bentuk kebencian- wallohu a'lam). 

3. Kemudian berdo'a kebaikan bagi mayit laki-laki atau pria 


Jas all 98 Asn59 so Cuall Jlgsl adl « uli dulll go ono log « Jail go Id Jas 43 deSall Ja 
au JO acX £ ul cal led Sel Lo Jl AJI ena Jd 0g « doll al d ac £ ul cwlid SIA 
sis 1 A53) Ayi 0S US) dleloo Jaan ul Kali 018 93 Lanal Jai O0sUg « A59 elowl UI 
goo Call 44 al al lo Jai Bbol3 « lou Hana de U Risu loss aa dg33 « dad si (Ulu 
Isl slesll ade AI pai sasag «ld oSI gl sleadl de GA aa JJ lo su Jasiu Wblg « JalallS Jluy 

Aa na 
HDNg A9 lai 3 Jia sai 28 Jai ol all Cap 20 035 lap #21 vBsa asal db Hata 
AJI ska Cus 


Berikut ayat dan do'a pada masing-masing taburan tanah,sebagaimana dikutip dalam kitab Al 
mausu'ah 
- Tebaran pertama minhaa kholagnaakum dan do'anya : 
data 0 USIA adl! 
a59 slowll Ulgul MSI all 
- Tebaran ketiga wa minhaa nukhrijukum taarotan ukhroo dan do'anya: bagi mayit laki-laki : 


al gal 90 923 pel 
etis 3 dil Lelssl ag 


- Tebaran kedua wa fiihaa nu'lidukum dan do'anya : 


bagi mayit perempuan : 


- Al Mausu'ah : 
BJ OB ARIE Sara Lelah ANE Ag (Sana Lea oh AMIN ag «| SUsla les) Tap Ajal Jaana 
Call pasal! ya dag) Meli ALI Lag chan) (Una! Al gal El ag AAN Ay hasia Ge GAJI Sila pall AND 
Sisa y dial keladi sell s5 yall $ 
- Al- Adzkar : 


JB 0 baya Ay Lliis WIB sal 93 sni ul all ale US yyal dial - 466 (vBalI A07 Agiy lo UL) 
(Sami lpgds) Anil 1939 (SliskS Lgi) ? AINI ditall 93 Jai ol iuy ! lulonal yo delas JB-dul, 
(56 2 ab J (Sos ob Sapu Leiog) : WWI 39 


- Tuhfatul Muhtaj : 


BO B9 MAS 0 ISI 0m Gl HUSII 9 2399 Ale yi LS oya ey Kan ob will adl (Us yo sisus) 
S9 Jaiag S3 Odiuug EL Call Gal) JS yo Luas day (OLI Ubi VE) Sl ade JaNl Jos 


(soal iobi Sassi lain ) WII 939 | Saus leag | Aulill 989 ( Slials Lgio ) dal 
- Al Figh 'Alal Madzahibil Arba'ah : 


Sitdl gl adl 93 Call AS gg Ai (WNI HNS ag5ug Hgrall - Cell 9d Cuoll 3 ul » 138 ASIA 
UP y3S49 lezas day UI yo WS SE Bd Ag Yao Ang JS gu Ul Hiu 09559 Ualb 0 48 Mug 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3651 ) 


Kasasi ling 1 II 99 | ASasi le9 ) : Anlll 1999 ( ASbals lgio ): dgAl 53 Jatag Cuall yul, JS 
da my ol Ollb ale Jl si ( Sos iDb 


2 Kang Dul 
Hukumnya sunnah untuk dilakukan. Wallohu a'lam 
- kitab al-jamal : 


(SAI 25 Sa A3 Leah AN cas (55 AJ (aSane3 Lead ap AAN gray (55 2AJa) (ASUS Latah II ga Jia Ul ms 
j-4: 55 


- kitab almausu'ah : 


dad HN AS jin le UI lang dala AI AI AN Iga ol Bo cal Ue Kan La HN Al) Ji ya Ai Lamtug 
Sa A5 lea gp AANG ag ef Sami Lesi ah AMI (Ag € (SUSIS Leah 1 NI Arial) 8 Jaa. (2) SG dal) Jb Ya dala 
asli ABI (ag can jl (Lama Cal ga al Agil AKI Ag Anis US KAI Sila Ae AI AJ das fee 
319 /1 Hd, 600 / 1 ost os (1) (Siam ya Ata) lglkal aglll "8 jall3 cUjall ) gal! (ya dng e 
SI alang date AI al) ABI Jaan ol "yaa (2) 500 / 2 (5x5 134 / 2 KadUa Ana 73 99 /2 ABI, 
dina (Aaiasall Is - 254 / 5) aaml dn jali con Jia Jail Alai gal Lapan Gya Hy Lily gd Gaal uda ya sda". li 
(Bapaidll 55 - 294 / 5) mm Asa, 


- kitab fathul muin : 


Lead) AAN mag (55 AYI la as 20) (SUils Lea) (Ia HUB Ajay Cita LNG dag ol ll JAS le Yal Kaai3 
2. (55 AI dl 3) gm 207 Les SOE Sar Ri Leah TAAIEN aa (55 AYI A5 3) gn 20) (Sam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/1023746887648119 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1010378608984947 


4569. JENAZAH LEBIH UTAMA DIKUBUR DI PEMAKAMAN 


UMUM 
PERTANYAAN : 


2 Rani Chandni 
Assalamu'alaikum. Lebih afdhol mana antara di kubur di pemakaman umum dengan di kubur di 
pekarangan / tanah pribadi ? Maturnuwun. 


JAWABAN : 


2 Kang Dul 
Wa alaikumus salaam, Lebih afdhol dikubur di pemakaman umum, sebab di pemakaman umum 
banyak yang mendoakan atau dzikir(kirim doa)dengn demikian mayit tersebut ikut kena 
berkahnya... 


? Mas Hamzah 
1. lebih afdhol di pemakaman umum karena mengikuti sunah nabi yang memakamkan para 
sahabat di makam bagi' dan untuk mendapatkan doanya orang-orang yang lewat dan 
ziarah. 
2. jika dimakamkan dipemakaman khusus sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang 
yang membangun madrasah dan semisalnya maka hukumnya makruh menurut ibnu abidin 
alhanafi. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3652 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. jika dimakamkan di rumah atau di kebun dan tempat-tempat lain yang tdk terdapat 
kuburannya maka hukumnya boleh menurut imam nawawi dalam kitab majmu' dan 
afdholnya di pemakaman umum. Dalam fatwanya imam goffal bahwa mengubur di rumah 
hukumnya makruh, kecuali jika ada hajat atau mashlahat, tetapi pendapat yang masyhur 
adalah khilaful aula, bukan makruh. Wallohu a'lam bis showab. 

- kitab al mausu'ah fighiyah (21/9) : 


saill 3 loslge cg ab 8 ato JAS 99 « coal cleo Jadg «Eli el9 «Ja yo Jus3 8 ho 
US J9 JII 38 UII 2 SUg . Ugigou Cus IM gih cliNl Lol You) ! Bis SO mlm Ule MUI dam 
Uging « Ldgaig du ya0 ily yo Alay LS sol Uda0 99 Uda d9 £ uno al J8 « Luguo wuAll 

cagail " lidno GL. 


- kitab majmu' (5/245) : 


Jelas j3 UG «| gaul sigall AM US ag Gale Al Kala gl PUN «Jua ui 93 Ag 
JB lb Leis AI 1915) Aitule 525 99 CB ag Ale Al alun yul YY Call 93 JSI 39549 00954 Yao 
YG cmall 3 is JI «dubai 48 3 « Kwdl ST MT: masa JE3 «duta 39 IX 1 Tiyall yAw 
dbliuul 3 955 
DASI Ulas! Cap 9520 999 « DUSII 58 loghly9 GNU Jussl 8 atll9 8 toll 589 Cal H8 AJI 924 
Iuag ale WII cola said S JAS Buta! 43 Pull Ali AS (JB UB) salto L9 Cal ll RAI oli yo 
ale Al Lal gl al Lulo sea Ula sdg (longsil ) ngl BDS Yo (UlgnO) Cwll 3 Us lal 
23 SS Sal lal Doli aa pe lalu adal alaiy el USG Beta 90 Ulu Ad plug 
all yA loh: Jgis plug le Al lo UI Iga Caraw " Aic Al aa) gal Jli US3o y3 Igalisl 
Apil 3 BSI ANU 09105 pgiAg Cam 090 9 091854 A9 YAN L ul Use SI gol 98 XI Lu 
AK G9 aku lc Ab ola A33 yo | Ly Al | Wgiall 4 Ulsl (will) 0 peale Lisa) unob3 
diluo 093 agil sdg : LAul wgioll 0,55 (SW). Adaic Owl And JS ulah Md MIldg El uli 
del alilg JSI sewa 38 plos33YN UN 1 iss lgi ISadg 00Sgiig Ade Gulill 55 33 NE 0 yul. 


- kitab mughnil muhtaj (2/52) : 


u6 - dy le Ul glo - SA #lolla 55 213 S0 diah lal lb ia Ai (Ula Bakal 53 ASUS) 
2 AS all ge GI #20531I JB d9 cl SS 5 UI Jlesll S3l3 903 Rata “up abi pe 
Ji al SB saia oa - tag ale AU aka - Gi35 10l9.09589 4 dgdl DNS Gl pggsall « Ula @Slino 
US CS V3 aa Jagat! 0129 M0 )3AI lil “9 GAM Ol Gan SI asal 98 AI Lai yA 
Gaolh 3 ega! #atdE JL 250 Jas 93 LIS Gang “A3 Cm. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1070182979671176/? 


3594 . TANDA-TANDA KEMATIAN 
PERTANYAAN : 


2 Satrio Pininggit 
Assalamualaikum, ust.. Apa ada keterangan tanda-tanda orang yang mau mati? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3653 


Wa'alaikum salam. Di antara tanda-tanda dekatnya datangnya kematian adalah : berbunyinya 
tenggorokan, hatinya merasa bimbang dan sekarat 


sal Ji 9 ray Kaali all Liog Ky Arsa! 0 wal Gn39 Aa am! Ugal UI Ob yo UB 
page Ola 5 use lesi ang Jwali!"d) Aly alel la. 


2 Rampak Naung 

Cara gampang mengetahui tanda" kematian menurut kakekku. coba tekan sedikit di bagian pinggir 
kelopak kedua mata yang mengarah ke hidung bila ada cahaya melingkar terlihat didalam mata 
insa Alloh masih panjang umur. Wallahu a'lam 


2 Yusuf Mustafa 
Keterangan dari kitab nihayah al zain shohifah 147, tanda orang yg mati dalam dalam keadaan 
husnul khotimah dsn su'ul khotimah. 


Klawela3 £y3 say DA ga Nan NETg LLa g akal) klais ) JS LI alel) Mal ya b De, sala Ia oa 3 
RN wd kara ea Illa Aa |Na la lo PG HA han gl sai ali yaa SD DA ALA Jo Ag 9 PA) Illa 
TA BIA JA gley Ia Elnusa dg 9 IMS) IL 99 giaa gi Jaa so LN ary MA Bd JA Fa Wap Un lal EN Ha lag) 
slamag | Atil) Al amat Sal 3 Ui ya Bp AI BSA Yeol lal c HA So ml Unand Wolsd Ira silat ol, Ha) 


Termasuk tanda-tanda kebahagiaan ketika kematian tiba adalah : 
- Dahinya berkeringat 

- Air matanya bercucuran 

- Lubang hidungnya mengembang 


Diriwayatkan dari Salman Alfarisi RA. ia berkata, aku mendengar Rosululloh SAW bersabda : 
"Telitilah keadaan mayit ketika maut menjemputnya, apabila dahinya berkeringat, air matanya 
bercucuran dan lubang hidungnya mengembang, maka Rahmat Alloh telah turun kepadanya. 

Dan apabila mengeluarkan suara seperti suara anak unta tercekik, atau warna kulitnya berubah 
kebiru- biruan atau mengeluarkan buih dari kedua rahangnya maka adzab Alloh sungguh telah 
menimpa dirinya." 


Ketiga tanda-tanda ini terkadang nampak semua atau dengan 1 atau 2 saja. Memandang sedikit 
banyaknya manusia dalam berprilaku/ beramal. 


Adapun tanda-tanda diatas ketika dalam keadaan sehat maka itu adalah taufik untuk melakukan 
amal kesunahan sekuat tenaga. Detik-detik Menjelang wafatnya Hujjatul Islam Imam Ghozali ada 
dikisahkan sedikit di dalam kitab Thabagat asy-Syafi'iyah al-Kubra. 

(Jail Ubin UG 15) 
karya Syeikh Tajuddin As- Subgi (727-771 H 1 1327- 1370 M) cetakan Dar Ihya al-Kutub 
al-Arabiyah jilid 6 hal 201, diterangkan sebagai berikut: 

3 Sl Saba, Bapa Ula pad, ala pom aa P ia oles ay mag IYA sih Raga 9 Bad ga el II) sa j3 US 
PT) Uas Wsb ly Ie Sih " (uk SAI 3 3 (Laos? $ , JUSS) f SSA6 3 ala 9 paAA Ea SA 3 3 " sxaal 3 JaleA 
Un 3d Shu labil akta Haag yabA | 9 LadiiJ USIA | 9 da Wani), Bdgya UM 7 gad 


Hujjatul Islam Imam Ghozali wafat, semoga Allah mensucikan rohnya, di kota Thus (Persia) pada 
hari Senin tanggal 14 Rabi'ul Akhir tahun 505 H (1112 M) dan makamnya diziarahi orang di 
pemakaman Thabaran. 


Abul Faraj bin Al-Jauzi berkata di dalam kitabnya “Ats-Tsabat “Inda al- Mamat”: Berkata Ahmad, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3654 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saudara laki-lakinya dari Imam Ghozali: Ketika hari Senin pada waktu subuh, saudaraku Abu 
Hamid berwudhu dan shalat dan ia berkata: Tetapkanlah aku dengan kain kafan !! Kemudian ia 
(Imam Ghozali) mengambil kain kafan itu dan mencium dan meletakkannya di atas kedua 
matanya sambil berkata: Sesungguhnya aku mendengar dan ta'at untuk masuk kepada Sang Raja 
(Allah swt). 


Kemudian sang Hujjatul Islam Imam Ghozali menjulurkan kedua kakinya danmenghadap kiblat. 
Setelah itu ia wafat. Semoga Allah mensucikan rohnya ! Pada hari isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 
Hijrah bersamaan 1111 Masihi beliau wafat dan telah dikebumikan dibandarTus, Khusaran (Iran). 
Imam Al-Ghazali rahimahullah diriwayatkan, beliau mendapati tanda-tanda kematian dirinya 
sehingga beliau mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sakratul maut secara sendirian. Beliau 
menyiapkan dirinya dengan segala persiapan termasuk mandinya, wudhuknya serta kafannya 
sekali. Cuma ketika sampai bahagian tubuh dan kepala saja beliau telah memanggil abangnya 
yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal untuk meneruskan tugas tersebut. Beliau wafat ketika Imam 
Ahmad bersedia untuk mengkafankan wajahnya. Tanda-tanda kematian yang dirasai oleh Imam 
Al-Ghazali akan dirasai oleh orang Islam sahaja, manakala bagi orang- orang kafir nyawa mereka 
akan terus direntap tanpa adanya tanda sesuai dengan kekufuran mereka kepada Allah SWT. 


VTanda 100 hari sebelum kematian Tanda ini akan berlaku umumnya setelah waktu Asar. 
Seluruh tubuh iaitu dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki akan mengalami getaran atau 
seakan-akan menggigil. Contohnya, seperti daging sapi yang baru disembelih dimana jika 
diperhatikan dengan teliti kita akan mendapati daging tersebut seakan-akan bergetar. 


Tanda ini rasanya nikmat, dan bagi mereka yang sedar dan terdetik di hatinya bahwa mungkin ini 
adalah tanda kematian maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah kita sedar akan 
kehadiran tanda ini. Bagi mereka yang tidak diberi kesadaran atau mereka yang hanyut dengan 
kenikmatan duniawi tanpa memikirkan soal kematian, tanda ini akan hilang begitu saja tanpa ada 
manfaatnya. 


VTanda 40 hari sebelum kematian Tanda ini juga akan berlaku sesudah waktu Asar. Bahagian 
pusat kita akan berdenyut-denyut. Pada saat itu daun yang tertulis nama kita akan gugur dari 
pohon yang letaknya di atas Arasy-Nya Allah SWT. 

Maka saat itu malaikat maut (Izrail) akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat 
persiapannya kepada kita di antaranya ialah dia akan mulai mengikuti kita sepanjang itu. Akan 
terjadi dimana malaikat maut (Izrail) ini akan memperlihatkan wajahnya sepintas lalu dan jika ini 
terjadi, mereka yang terpilih ini akan merasakan seakan-akan bingung seketika. 


VTanda 7 hari sebelum kematian Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada mereka yang 
diuji dengan musibah kesakitan dimana orang sakit yang tidak makan (tak berselera) secara tiba- 
tiba berselera untuk makan. 


VTanda 3 hari sebelum kematian Pada ketika ini akan terasa denyutan dibagian tengah dahi kita 
yaitu diantara dahi kanan dan kiri. Ketika ini juga mata hitam kita tidak akan bersinar lagi. Dan bagi 
orang yang sakit, hidungnya akan perlahan-lahan jatuh dan ini dapat dikesan jika kita melihatnya 
dari bagian sisi/samping. Telinganya akan layu dimana bagian ujungnya akan berangsur-angsur 
masuk ke dalam. Telapak kakinya yang terlunjur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar 
ditegakkan. 


VTanda 1 hari sebelum kematian Akan berlaku sesudah waktu Asar dimana kita akan merasakan 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3655 


satu denyutan di sebelah belakang iaitu di kawasan ubun-ubun dimana ini menandakan kita tidak 
akan sempat untuk menemui waktu Asar keesokan harinya. 


VTanda Akhir Akan berlaku keadaan dimana kita akan merasakan satu keadaan sejuk di bagian 
pusat lalu rasa itu akan turun ke pinggang dan seterusnya akan naik ke bagian kerongkong. Ketika 
ini hendaklah kita terus mengucap kalimat syahadah dan berdiam diri dan menantikan kedatangan 
malaikat maut untuk menjemput kita kembali kepada Allah SWT yang telah menghidupkan kita 
dan sekarang akan mematikan pula. 


Namun begitu, tidak semestinya tanda-tanda ini boleh berlaku kepada semua orang, hanya orang- 
orang tertentu dan terpilih saja yang mungkin merasai tanda-tanda yang sama. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/840073929348750/ 


0017. Otopsi Untuk Mengungkap Penyebab Kematian 


PERTANYAAN : 
Vidhie AdeZemuwa Sayank 


Bagaimana para ustadz yangg mulia tentang hukum outopsi untuk mengetahui kebenaran kasus 
kematian ...? 


JAWABAN : 
Edy Humaidi 


"Apabila berbenturan antara dua kemaslahatan maka dilakukan yang paling banyak 
kemaslahatnya, apabila berbenturan dua mafsadah maka lakukan yang paling ringan 
mafsadahnya". | @owa'id alfighiah syeh as sa'di hal 45-48 |. 


Moes Poetra Biroe 


Jika yang dibedah buat praktek adalah mayat islam jelas haram. . . | Albaijuri darul fikr:115/ 
dalam:77 |. 


Mbah Jenggot 


A.Otopsi diperbolehkan, sebatas ada sebab-sebab yang membolehkan dilakukan otopsi pada 
mayit. Sebab-sebab tersebut adalah : 

1. Ada kecurigaan dalam kasus pembunuhan. 

2. Bertujuan untuk mendapat kesimpulan yang valid terkait dengan pidana pembunuhan. 

3. Bertujuan untuk kepentingan bukti hukum diperadilan, ketika bukti yang lain lemah. 

4. Mendapat persetujuan ahli waris. 

5. Otopsi dilakukan dokter yang ahli/professional. 

6. Mendapat izin dari gadhi syari. 

7. Mayit sudah nyata-nyata telah mati. 


B.Membedah jenazah untuk kepentingan studi hukumnya adalah haram kecuali bagi jenazah kafir 
atau murtad. 


C. Sampai terpenuhinya kepentingan-kepentingan di atas (sebab-sebab pada jawaban sub a) atau 
tidak sampai terjadi taghayyur pada mayit. 


Referensi: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3656 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. SI! j3 522-521 26 SIM 2 AYI dal 

Il 3 AN bas GE RnBLAJI Ad joel LS ta Il CA Ca bt GA) Lal EL RI la Ge Reid Jet, 
SPL dya J3 Ja IL ah ola Gi Wah ASIN joel Amel Mis yamg dy Lia an SP SU) Sih on Jla 42k 
dilas Getah Ya Call Ola dnai Ank (5) af dad ad ale Sy AN Ul BSI Ssi 3 ya IS US Isl owl 
SAI 9 Bg Koma Road Il Rao 2 EN melel ana dor al 3g ll Jie mail | #Xogahl SL DI ola (de slug J3 ja 
ALI 3 Jaa yang de BAN BU dell al 3 Jp Lele SE ISI Aeillor GALEY S3 yA, JL aa le dk 
doll ji yg mall j3 (de jLa3YI, Ade Gi L 9 ea HS aah as ii 3 mag PAS Aa Ie JS deg HL 
Cr SUV 9 pn Layha ADA AU Olla Boleh dea Al pel ang jay LS AE) SAN OLI Le j3 

aa Sya oya Jaa R8 pelk! Kembali AS ISI radl) AAS 2 OlasYl eliaei ja JA 33 LS do pil lali Gel 
Legi degan gabee Rani Ulas BA Jl mad mp3 ca ya Jeasl ON 

2. 96 Gp kemudi JASA 

YAI ap Y SA ya Jady CI lgu Joging Ragi Hemat Y SAI yag Bai IA JH MI LG 
BEN SB Ja aa Oa Sta IE AN ya ISI SI ee DNS LA 3 Ji A3 LL YY HE tesla 
Ha NI, 

3. 259-258 pelk sy 

CI KG dad BI Kom Ah ae ah AI 3 & ea pns Ill ola Gy 338. 

AAS Ai AE OY dle 2D pena y Alan Gan Aldy Lah oa TIM A3 II Di sj ud aro pd 3 Uas 
IE sen Mo yp03 ombak dea Tania abal AS pg msi AE pray dele BNI AS, AL Tara yag abad 
Oa Ol eng SSL Sole tong BOLA Anekaak Y el dy Ca ob Male BLU #3 y Junill iis Kaamgy Aile3 you PAI 
Adaa Ana Ob Gor j8 YO) Ih Ly pcd as — Alah Uatily OS dalorY akad! px 3 LS onaki 3S Aneka 
Aa D0 oya Soo 

33 Ao lol 5) 8g wali 8 ds Les), Pa Eee) Ratan Anas) HS Bal pa adl 3 gi ae Haa lb IS deg 
AI Ga ya eleYI d pm Un y ALL ALI Olator alel AiniSUy Opi pel Any jau y IL YG AKU) Cal Ulas YI Rap 
2 mak 

6. 47-46 222 JA 

AYI by dl yo 3 SU oya das JI del Ika 

— He MHI GOS Ol 

— Bp, Ilady 29P BLS OLES Ja Gas dit Rona JI de ARA ASI pada ole 0 Ol 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3657 


— AI pelin S de aki Y Kian ALA Wol OS Ob marka 3g mal alas 
— dian PSU OI Gb OS UI 
— Ae Lema Holy maria OS Ol 
— SI el OS 
— be al LAI Apr HS AL Ol ya La ya oya JSI 
Ta 9D gp apa pak Tan 
Yam ya aa BUSI JAS G3 Aenljal Jah Ata Ron EA Rasio Yoga ten pp Ups pak! pil Kaaloml  S 3 alun 
AV AI JBy ob Jajk eUN yng ga At dala BL ea Yg CM WAN ASIN Jaa aa Goda NIS) cina 
PE Si KEP Io Topbel Ig cola own HAB. GAS Fani Oky dlilaa YA IGYI 
ag dag Halim S9 .—I akun dala SHLAIL Bol, Rubi JL Ae Kenal pdl Ad UR SI ctale GL, aka 
ab ebi Lori da Upon dis UI Aa seba Jah Ky) 

0182. Membaca Yasin Dan Ar-Ra'du Untuk Yang Sedang 

Sakarat Maut 


PERTANYAAN : 
Hermawan Dian Jaya Aringin 


Assalamu'alikum mohon bimbingan nya kepada ustadz/ustadzah apakah hukmnya membacakan 
ayat suci Al-gur'an, terhadap yang sedang sakaratul maut diawali dengan sholat 2 rekaat karen 
pengharapan kepda Allah tuk dimudah kan dalam sakratul maut nya ?. Wassalamu'alaikum. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Masalah membacakan Ayat @uran (surat Yaasiin dan Arra'du) pada 
orang yang SAKARAT ALMAUT memang ada anjurannya : 


(om) Bogo aan Di Ol enny 
Uaat (ASI) Boga Usa aa betaly 


Dan disunahkan membacakan surat Yaasiin pada orang yang sakit keras (sakarat almaut) 
sebagian para taabi'iin juga mensunahkan dibacakan surat arra'du. | Roudhotut thoolibiin 11/97 J. 


Ula Rak pg obong CU og Jetoly Clilay Sl NY Gas das Ti Gan ya LE Sud oLeb G3. 
II Ml S3 AL dal CB ISP lgad 3S AA Card KAA Jl yel Ol Kel 3 OSN Jala So MH JB. 
TIP CA Ale Op UP Taj ot lor Ji El as oma TA Ol ng Sl ar 2). 


Dalam seperempat bahasan milik Abi Bakar assyafi'i dijelaskan : “Tidak seorang yang sakit 
(keras) dibacakan surat yaasiin kecuali bila meninggalnya dalam keadaan lega, saat memasuki 
kuburnya juga lega, saat digiring dihari giyaamat juga lega”. Imam AlJarbardy berkata “Hikmah 
membacakan Yasiin adalah sesungguhnya keadaan hari @iyamat dan kebangkitan disebut dalam 
surat tersebut, maka saat dibacakan dapat memperbaharui ingatannya kembali tentangnya”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3658 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Disunahkan juga membacakan surat arra'du berdasarkan riwayat jabir bin zaid “sesungguhnya 
surat arra'du dapat memudahkan keluarnya ruh”. 


dala ADI Oya YP yag oa Di Cena ya Lang: 

most esai Ogad ily ah 3 oa ye Hih WN OB AnIL 2 yan Udah was Ti Ol — wa aatol ISI — utang 

PN KAN 

Dalam sebuah riwayat dijelaskan “Tidak seorang yang (hendak) meninggal saat dibacakan yaasin 
kecuali Allah memudahkannya”. Disunahkan juga saat menjemput kematian dibacakan surat 


arradu karena yang demikian dapat meringankannya dari sakarat almaut, mempermudah 
tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya. | Hasyiyah iaanah at-thoolibiin 11/107,164 |. 


Sr ya Bike yag Lah ya JB pely dala AI op Gal Ol Ralat op WB ey) lan yel (mess ol) dj 
deaN3 lay SY ya dee Dia GA Ka Ll Ia Sma Gi Una Il ga le Gaun Olilan jl ah 
jr elo 
Ale UPS ay Lain dd panai Lah Vig SUS Ad Gil Of Lala Lali OK ALAN ca aib Jas UY cause Ae Bel3 Sau 
J3 ABE II Ugal Ton ag pai Jd Lake 3 
Pe AI An B3 Vi Ge Boga D3 Ld pil Si) yaS odas OS Ob masal le Bel Jl OT dag 
Hasyiyah al-Bujairomi 1/449 

Wallaahu A'lamu Bis showaab... 


0341. TINDAKAN SAAT MENDAMPINGI SESEORANG 
SAKARATUL MAUT 


PERTANYAAN : 
Si Trexz 


Assalamu'alaykum. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika mendampingi seseorang yang sedang 
sakaratul maut ? 


JAWABAN : 
Nizar Arif 


Wa'alaykumussalaam.. Bisikkan terus kalimat Allah.. allah, allah allah allah... karen itu lebih 
mudah bagi mereka, cukup kalimat pendek tersebut (Allah.. ber ulang-ulang ). Karena yang saya 
khawatirkan bacaan La ILA HA ILLALLAH terputus di tengah jalan menjadi La Ila H.. maaf bin 
afwan :), sebab kondisi mereka yang sudah kepayahan mendekati ajal.. 


Kaheel Baba Naheel 
SUS LS 
Kuda Oa gp Aap Pa Ml al il Lan LE AU ap ky Ck ul Wi Wale, So al H3 
AT PI EN gag ale dl di Ip BEN IA pu. , 
Dituntun dengan ucapan LA ILA HA ILLALLAH... 
Mbah Jenggot II 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3659 


DETIK DETIK SAKAROTUL MAUT 
Hal hal yang sunah dilakukan terhadap orang yang sakit parah (muhtadhor), 
1. Mengahdapkannya ke arah kiblat 


Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaringkannya pada lambung sebelah kanan (kepal di 
utara), jika tidak mampu maka dengan membaringkan pada lambung kirinya (kepala di selatan), 
dan bila hal ini tidak mampu maka dengan posisi diterlentangkan (mlumah) dan member sejenis 
bantal dikepalanya agar bisa menghadap kiblat 


2. Membacakan surat yasin dengan keras dan surat Ar-Ra'du dengan lirih, 


Jika keduanya mungkin di baca, namun jika hanya mungkin membaca salah satunya, maka 
dibacakan surat yasin untuk mengingatkannya pada urusan akhirat. Jika muhtadhlor (orang yang 
sudah sekarat) sudah tidak mempunyai perasaan maka yang lebih utama di bacakan surat Ar- 
Ra'du, untuk mempermudah keluarnya ruh.l4| 


3. Mentalgin ( menuntun untuk membaca "laa ilaaha illallooh" ), Nabi bersabda : 
HL alynya Kl J3 Albi IOI 0S AT DS aja 
“Barangsiapa yang akhir hayatnya membaca Y &l dlYI maka ia akan masuk surga” 


Menurut gaul sahih penalkinan dilakukan satu kali (tidak perlu diulangi), kecuali apabila muhtadlor 
setelah ditalkin berbicara sekalipun masalaj ukhrawi, maka talkin sunah untuk diulangi lagi. 
Menurut imam As Shamiri talkin tidak sunat diulangi selama muhtadlor tidak membicarakan 
urusan duniawi. Talkin untuk orang muslim tidak memakai lafadz tasbih dan ashadu, kedua lafadz 
tersebut digunakan untuk mentalkin orang kafir yang diharapkan masuk islam. 


Orang yang melakukan talkin disunahkan bukan ahli waris, bukan musuhnya atau orang yang 
hasud”/iri kepadanya, hal ini bertujuan untuk menghindari dugaan bahwa mereka mengharapkan 
kematian muhtadlor.(5| 


Jika yang ada hanya ahli waris maka hendaknya yang metalkin adalah ahli waris yang paling 
sayanng kepadanya.IE| 


4. Memberi minum kepada Muhtadlor (orang yang sakit parah) 


Hal tersebut disunnahkan, terutama apabila ada tanda bahwa ia meminta minum, sebab pada 
waktu itu syetan menawarkan minum yang akan ditukar dengan keimanan. 


Tanda baik dan buruknya mayyit 
Tanda-tanda mayyit yang baik : 
1. Keningnya berkeringat 
2. Kedua matanya mengeluarkan air mata 
3. Janur hidungnya mengembang 
4. Wajahnya ceria 
Tanda- tanda mayit jelek : 
1. Wajahnya kelihatan sedih dan takut. 
2. Ruhnya sulit keluar, bahkan sampai seminggu 
3. Kedua sudut bibirnya berbusa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3660 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tanda-tanda diatas bisa kelihatan semua, atau hanya sebagiannya saja.|7| 


Keterangan : Apabila ada tanda yang baik maka sunnah untuk disiarkan kecuali jika mayyit 
dhohirnya ahli maksiat atau orang fasik, maka tidak boleh di siarkan, agar perilaku jeleknya tidak 
ditiru orang lain. Bila ada tanda yang jelek maka wajib dirahasiakan, kecuali dhohirnya mayit 
adalah orang yang ahli maksiat atau orang fasik, maka boleh untuk diberitahukan orang lain agar 
perilaku jeleknya tidak diikuti orang lain. 


Kesunnahan Setelah Ruh Dicabut 
1. Memejamkan kedua matanya dengan mengusap wajahnya sambil membaca : 

elang Ale AI lap AI yang Ala deg AI ea 
bila belum berhasil maka tariklah kedua lengan dan ibu jari kakinya secara bersamaan. 


2. Kedua rahangnya hingga kepala bagian atas diikat dengan kain yang lebar agar mulut tidak 
terbuka. 


3. Sendi-sendi tulang dilemaskan dengan cara melekukkan tangan pada lengan, betis pada paha, 
paha pada perut agar mudah didalam memandikan dan mengkafaninya 


4. Pakaian mayit dilepas dengan pelan, lalu mayit ditutupi dengan kain yang tipis, ujungnya 
diselipkan dibawah kepala dan kedua kaki. 


Keterangan : 


a. Untuk mayit laki-laki yang dalam keadaan ihrom maka kepalanya harus terbuka (tidak 
boleh ditutupi) 


b. Untuk mayit perempuan yang sedang ihrom maka wajahnya tidak boleh ditutupi. 


5. Mayit diletakkan ditempat yang agak tinggi, sekira tidak menyentuh tanah, seperti di atas dipan 
(amben), agar tanah yang basah tidak mengenainya (supaya tidak segera membusuk). 


6. Membakar dupa atau menaburkan wewangian disekitar mayit, agar bau yang tak sedap menjadi 
hilang. 


7. Meletakkan sesuatu (selain mushaf) yang agak berat di perut mayit, dengan cara benda 
tersebut di bujurkan dan diikat agar perutnya tidak mengembang. Untuk beratnya kira-kira 54,3 
gram atau 0,5 ons. 


8. Segera melunasi hutang dan melaksanakan wasiatnya. 
(4| Al mahalli juz 1 hal: 321 
(p) Nihayatuz zain 147 
(6J Aulyubi juz 1 hal:321 
(7) Nihayatuz zain hal: 147 
Masaji Antoro 
Diantara anjurannya adalah membacakan Ayat Guran (surat Yaasiin dan Arra'du). 
eat (ASI ) Boga cal Gang ly (Lt) Bagan an Dia Of Conny 


Dan disunahkan membacakan surat Yaasiin pada orang yang sakit keras (sakarat almaut) 
sebagian para taabi'iin juga mensunahkan dibacakan surat arra'du. | Roudhotut thoolibiin 11/97 J. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3661 ) 


JB Lula) RAL pg obong cela oya Jeoly Cita) La NY yag das Ti yana oa LE Sud oLeb G3 

Sg 9) NYI 3 S3 AL Ade CB ISP Cg 3) Ih Candy Rail Ily Of Kel 3 3 RSA Jala "sa aa: 
TIP CP Ade OjA UB Taj 01 ar Ioi (el as adas Lip Ol Gang Sl ASI, 

Dalam seperempat bahasan milik Abi Bakar assyaff'i dijelaskan : “Tidak seorang yang sakit (keras) 
dibacakan surat yaasiin kecuali bila meninggalnya dalam keadaan lega, saat memasuki kuburnya 
juga lega, saat digiring dihari giyaamat juga lega”. Imam AlJarbardy berkata “Hikmah 
membacakan Yasiin adalah sesungguhnya keadaan hari @iyamat dan kebangkitan disebut dalam 
surat tersebut, maka saat dibacakan dapat memperbaharui ingatannya kembali tentangnya”. 


Disunahkan juga membacakan surat arra'du berdasarkan riwayat jabir bin zaid “sesungguhnya 
surat arra'du dapat memudahkan keluarnya ruh”. 


Sat IIS OB As JI 3) yaa Uut nas ia Of — ah ito SY — emetag Lala AL Oya YI Lag kat Ta Ganga ya La SI 
ilid paly cara Ugal diy ON 3 tadi ya. 
Dalam sebuah riwayat dijelaskan “Tidak seorang yang (hendak) meninggal saat dibacakan yaasin 
kecuali Allah memudahkannya”. Disunahkan juga saat menjemput kematian dibacakan surat 
arradu karena yang demikian dapat meringankannya dari sakarat almaut, mempermudah 
tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya. | Hasyiyah iaanah at-thoolibiin 11/107,164 |. 

Sr dya Bike yag Lah ja JB pely dala AI ap Gal Ol Ralat op WB ey) plan yel (mess ol) dy 
desy lay SY ya dee Da OA na Lal Ig Sma Gi Una GS le Gaun Olilan jl ah 
AS yuni Lah V3 SUS Ad GEN Of Upalai Lal Of LA ml ale Jae BY oais Un JL el Dau de jg Ely asi 

odis OLS Ob masal Jl Bel Ja OT asing J3 dah Ae JI Jl Lipa Road ag paka Jie Lake 3 dala oya jg Lain 
jt Mi ia P3 Vi Ona Baya TB Ld, AU Sbiy oya 
| Hasyiyah alBujairomi 1/449 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
0556. CARA MENGURUS JENAZAH WANITA YANG HAMIL 
TUA 


PERTANYAAN: 
Lamya Nun 


Aaa wanita hamil 5 bln, terus meninggal, apakah langsung dikubur ? berhubung bayinya kan 
masih hidup ? 

Kuntari Nisaul Marisa 

Assalamu'alaikum.. Baca dikoran pagi ini, ibu hamil 8 bulan meninggal karena keracunan setelah 
dibawa ke RS, ternyata si bayi juga tidak bisa terselamatkan.. Pertanyaan.. : bagaimana ngurus 
jenazah wanita yang hamil tua ? Sesudah dan sebelum'nya bnyk terima kasih Tuk poro Alim, dan 
seluruh sahabat at serambi piss.. Sambil ngopi” 


JAWABAN: 
1. Mbah Jenggot II 


Dibolehkan untuk dilakukan operasi dengan membedah perut ibunya, agar bayi bisa dikeluarkan. 
Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Madzhab Syafi'iyah, dan 
Dhahiriyah, serta dipilih oleh beberapa ulama dari Malikiyah dan Hanabilah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3662 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


158 1544 4 gasiitl AL Fadil Kenal! Ae Al AA 
alay) Aiko Ilang SUS OLS gl ya jt Gear oya CA FLA Letakan Gl el ag $ BY Alor 9 SW Cdi, 
Jain AI il Je Lead AL IU ag nyam OI Ot SINI UE 3 Ole ya Lead JJ Reel Rr JEY, 

BAYI pakai Kenang Reel del Jd Sl Upah SUN! Urat GI AI gag ckerl OS3 Of ALI JL... JB of If... le LA 
Ani y 0 par yp OA Sab ad Ce pai IP er RELA ya Hj G Ter SH ga... JB Of Il. erna 
Ipa dakay Ol Gondol (Asia Ja “dabel! BV ANT ya panda lb LA ag jl laka Jail Ve Lena LAI lb 
de salad Ob. EMS (de As AI JEYI 3 Pai SNAS Canada BV jl Ain Jl de Way SU Sl 3 dau Of4 doel 
23 Senam 3 Koma Ul db de te JBL Je ENI) HI Kenya pia Jl Ihong ella Gala jail ye Wil Jne) 
Ily AP SUS ad delay 2 Jana denga Ol Jb at Uplady RELA JI Saad 73B Itam MP cerml, 

2. Abi Silah Khoiruddin 


Mbah jenggot....itu kan ibarotnya orang operasi mbah, dan ibunya masih hidup. kalau yang ibunya 
sudah mati mana ibarotnya ? 


3. Mbah Jenggot II 
Monggo Abi Silah Khoiruddin : 
1. SA j5 522-521 22 SIM el AYI all 
Il aah bar Gi RAL Aid joel LS din Ile LA cal la Gay Url) EL AI la GS desi Gel, 
PU dya J3 Ja IL aah eoba Gi Wah ASIN joel Amel Ai yamg dy Lia ban SP SU) Sih on Jla 4D 
dls Getah Ya Call Ola Jai Ank (3) af dad ad ale Sy AN Il 3 SSI Ssi 3 ya IS US Isl owl 
SLihg BU Kena Ria al Aaeb CPLEN peda Ani Kord al Bg ll Ai pa rbill 3S 100k SL SU lia (le eluy J3 J3 
ALI 3 Jaa yang de BIAN SU date al 3 Jp Lele HE IS Aeillor GALEY WS yA, JaiIU aa de dl 
Lewelan jgn pala 3 Roeahi OY panik Ol ear maid yk MS pem MU ya Lala Yg tag Ala Y 
doll ji Boy pa JA de JLA BY LI Tai) el YI Isa Abah mail 3 mag pa aa Jl JS deg IS 
oa SAY! 2 Pm Laghy Wol della Ola Sole dia) Al jon many ang MIL AI) Sa Ola YI ab 3 
aa Sigi oya Jaa RE pelk! Cenabai AS ISI rally AAS 2 Ulas Yl eliaei ja JA jp LS do pail! ll Gil 
bee Angka gada Rani OlusY BAN Jl mad miyg cai oya Jail HI ON 
Kesimpulan diatas sudah dipaparkan : 


Dibolehkan untuk dilakukan operasi dengan membedah perut ibunya, agar bayi bisa dikeluarkan. 
Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Madzhab Syafi'iyah, dan 
Dhahiriyah, serta dipilih oleh beberapa ulama dari Malikiyah dan Hanabilah. 


4. Ghufron Bkl 


Kalau bayinya ada tanda-tanda kehidupan dan di harapkan hdup maka hrus di bedah dan bla tidak 
dapat di harapkan hhdup maka ibuy hrus di kbur stlah bayiy mati.ianah 2/122 dan bughyah 95 


5, Sunde Pati 
Wa alaikum salam, semoga ini bisa membantu : 


Dn Mae IA Tni OP ya G3 Ula ma Ay Lado dy LA SL Ol, (S2 pel lay aa 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3663 


Apabila ada wanita meninggal dunia dan didalam perutnya terdapat anak yang bisa diharapkan 
untuk hidup maka perutnya harus dibedah dan anak tersebut diambil,tapi jika tidak bisa 
diharapkan hidup maka dibiarin dulu sehingga mati. | Attanbih juz 1 hal 52 |. 


CN yg SA 
Imam godli husain dan alfauri dan almutawali dan albaghowi dan yang lainnya juga menjelaskan 
tentang janin yang tidak mungkin diharapkan kehidupannya terdapat 2 pendapat yang pertama 


tetap perut ibunya dibedah, yang kedua tidak perlu dibedah dan albaghowi berkata pendapat ini 
adalah lebih ashoh. | Almajmu' syarah muhaddzab juz 5 hal 301 |. 


(143 P1 2) - bi ing, 


' Cal aral BS Ya an PTPN pd HA ds Low P3 OS Of balouol JB Ue (pd yr e) #yl cl J3 
OS OS Ula Jale Iin MI PL yaa em Ale ya II, Gea UN PM Po Oh La Ji yr Ga 
SN oeN S3 Ely dolan 
Apabila ada wanita meninggal dunia dan didalam perutnya terdapat janin yang hidup maka 
sahabat2 kita (pengikut madzhab syafii) berpendapat,apabila janinnya bisa dimungkinkan bisa 
hidup maka perut wanita tadi dibedah lalu janinnya diambil kemudian wanita tadi dikubur tapi jika 
tidak dimungkinkan hidup maka ada 3 pendapat yang paling shohih adalah perut wanita tadi tidak 
usah dibedah tapi dibiarin dulu sehingga benar2 positif kematian janin yang ke 2, wanita tadi tetap 
dibedah perutnya yang ke 3, perut wanita tadi diletakkan sesuatu agar janinnya benarz mati lalu 
wanita tadi dikubur dan pendapat ini adalah salah,walaupun ada suatu golongan telah 
menceritakan pendapat ini dan mereka menjelaskan pendapat tadi hanya untuk menjelaskan 
batalnya pendapat tersebut. | Roudlotut tholibin juz 2 hal 143 |. 


LINK ASAL : www.fb.com/groups/piss.ktb/48208354848112517refid-12 
0627. JENAZAH : TA'ZIYAH KEPADA NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Iyon Prajaya 
Mau tanya neh apa Hukumnya Berta'ziyah kepada Orang Kafir ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
TA'ZIYAH PADA NON MUSLIM 
1. Muslim ta'ziyah pada Non Muslim atas meninggalnya orang muslim -2» SUNAH 


2. Muslim ta'ziyah pada Non Muslim atas meninggalnya Non muslim yang dapat diharapkan 
keislamannya -2 SUNAH 


3. Muslim ta'ziyah pada Non Muslim atas meninggalnya Non muslim yang tidak diharapkan 
keislamannya -? Boleh, hanya saja menurut Imam Nawawy dan Ibnu Nagib semestinya 
tidak dikerjakan. 


Keterangan diambil dari : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3664 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Uas Hboely HI pay prt AI masi aj BUY eka Gja2y Bh jiby Bel2 Uyanoely Bpr AI pati mekanikal SR 
Rentan (td AA) Gary ON Yng SA AA GA Raja Bel 2 Gaon Sih AL jiP pelak BSI yang 


Orang Muslim dita'zihayi atas meninggalnya orang muslim dengan ucapan “Semoga Allah 
melipatkan pahalamu dan memperbaiki kesabaranmu serta mengampuni orang meninggalmu”, 
dan atas meninggalnya krabatnya yang kafir dengan ucapan “Semoga Allah melipatkan pahalamu 
dan kesabaranmu serta menggantinya atasmu” 


Orang kafir dita'ziyahi atas meninggalnya orang muslim dengan ucapan “Semoga Allah 
mengampuni orang meninggalmu dan memperbaiki kesabaranmu” 


Ta'ziayah pada Kafir Harby (kafir yang harus diperangi) dan pada orang murtad hukumnya makruh 
kecuali bila dapat diharapkan keislamannya maka di sunahkan. | Assirooj alwahhaaj 1/112 |. 


AN JAE penak AS, Iaanog Bol Alit et ATU, Kuad YAE) BG Gray Dpt IN laef #dlnadU lama SA 

SAS smt pad, 
Orang Muslim dita'zihayi atas meninggalnya orang muslim dengan ucapan “Semoga Allah 
melipatkan pahalamu dan memperbaiki kesabaranmu serta mengampuni orang meninggalmu”, 
dan atas meninggalnya orang kafir dengan ucapan “Semoga Allah melipatkan pahalamu dan 
kesabaranmu”. Orang kafir dita'ziyahi atas meninggalnya orang muslim dengan ucapan “Semoga 


Allah mengampuni orang meninggalmu dan memperbaiki kesabaranmu”. | Al-Minhaaj Li an- 
Nawaawy |. 


Ula AD Il MAA Apa Aid dai "Ole ef BA di asi "3 Ijab Aoa dad Das kemal jug 

Bas ati UV," 

Dita'ziyahi seorang muslim atas meninggalnya bapaknya yang nasrani dengan diberi ucapan 

“Semoga Allah melipatkan pahalaNya dan menggantinya atasmu” dan di ucapkan dalam ta'ziyah 

pada orang nasrani atas meninggalnya kerabatnya “Semoga Allah mengganti dan tidak 
mengurangi hitungannya atasmu”. | Al-haawy alkabiir almaawardi 111/126 |. 

LS dada en OP AJ TNI CSI NIS ol LS Keoniaan pb KY BISUL BUSI Rajat Hall Sh dg 

Vy Ludes dl Hill Upitanny Ao yeh 3 M3 le Lai LAS Lallana Uilontant desisll AMS Aasas OS Oly SUS JI BLSYI oh 

JI pa eaah BY dag Raj BAU La G Cai IS OY MIS Ag SI omah rae gai 

SP AG LSI pl gag eled IV Jen yag & yemdl 3 JU 

AA pu ane Il UE Yg ASIN Je eU taka La dah add di Kal Gal ding 


Pengarang tidak menjelaskan ta'ziyah pada orang kafir atas meninggalnya orang kafir karena 
memang tidak disunahkan seperti pernyataan syarh dan kitab roudhoh hukumnya hanya boleh 
kecuali bila dapat diharapkan keislamannya seperti keterangan yang telah lewat (hukumnya 
menjadi sunah), meskipun bila melihat redaksi dalam kitab “attanbiih” menganjurkannya seperti 
uraian dalam keterangan syarahnya “Semoga Allah mengganti dan tidak mengurangi hitungannya 
atasmu” karena manfaat mereka didunia memperbanyak pajak sedang di akhirat sebagai tebusan 
dari neraka. 


Imam Nawawy berkata dalam kitab al-majmu' “ini pernyataan yang muskil, sebab ucapan tersebut 
mengandung arti menyetujui langgengnya kekufuran, yang terpilih mestinya ditinggalkan. Imam 
Ibnu Nagib melarang ta'ziyah pada orang kafir atas meninggalnya orang kafir hanya tidak 
mengartikan menyetujui langgengnya kekufuran dan tidak perlu diartikan memperbanyak pajak. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3665 ) 


(| Mughni alMuhtaaj 1/355 |. Wallahu A'lamu Bis Showaab. 


0815. CARA MENGURUS JENAZAH BAYI YANG LAHIR 
KEGUGURAN 


PERTANYAAN: 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! permisi ada pertanyaan titipan mohon bantuannya kepada para 
asatidz/asatidzah...! bagaimana hukumnya jika seorang wanita mengalami keguguran umur 
kandungan 3 bulan 5 hr / 4 bulan kurang 5 hr apakah wajib memandikannya,mensholatinya dan 
memberikannya nama...? mohon di sertakan ibarohnya sukron jazakalloh.... 


JAWABAN: 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. CARA MENGURUS JENAZAH BAYI YANG LAHIR KEGUGURAN : 
A. MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN 
Jetis | SAI Setia!) JUSI 2S yaa 3 deg! Lagale Cehas Yg Ody Y Olly. 
Old Jajal Ul, 
Sp LL FIM Is Jas 3S SP BA J3 ON ai M3 Jeram SA do an et Jera UT JSI 
(Abe Gabe Wa Cara Jian ISI) Cradl Iy dil LA UY Se DA dala Ilang Jamaa 
bal Bed 0) TIRI BLS Bol ye SP Ul Jd 0) KAK Yg Ja Yg Jain Y Oh dil ain Y Ol ASI JL 
HA Jail OY GAAN Ae Janda Yg Teng JO SDS dala Juan | laen el Rao yag mL Ad Teka lam dad Ol 
bay Kn ae Jana 2S Ale dag Y Ul dil seb OY A3 pedal Raga ida Ol Ale Ius Yg ASIN Janda Ny BL ya 
HA Je Juntsy MPV Ie Ade Cebas SE jl mar II, 
Dua orang yang matinya tidak dimandikan dan dishalati : Orang mati syahid dan bayi lahir 
keguguran yang tidak bersuara (menjerit)... Bayi yang lahir keguguran terbagi atas : 


» Saat ia lahir dengan mengeluarkan suara, menangis, atau tidak mengeluarkan suara tetapi ia 
minum air susu atau melihat, atau bergerak-gerak layaknya pergerakan orang dewasa yang 
menunujukkan adanya kehidupan pada dirinya, kemudian ia meninggal dunia maka ia 
dimandikan dan dishalatkan hal ini sesuai kesepakatan ulama karena diyakini adanya 
kehidupan pada dirinya dan dalam sebuah hadits “Bayi yang lahir mengeluarkan suara maka 
berhak harta warisan dan dishalatkan” 


“ Tidak diyakini adanya kehidupan pada dirinya seperti saat kelahiran tidak bersuara, tidak 
melihat, tidak menetek, maka perihalnya ditinjau terlebih dahulu sebagai berikut : 


- Bila tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti bergerak dan sejenisnya dan kegugurannya belum 
sampai pada batas tertiupnya ruh pada dirinya (dalam kandungan usia 4 bulan keatas) maka 
ulama sepakat ia tidak dishalati, dan tidak dimandikan menurut pendapat yang dijadikan madzhab 
dikalangan syafi'iyyah karena hokum memandikan lebih ringan ketimbang menshalatkan 
karenanya orang mati kafir dzimmi dimandikan tapi tidak boleh dishalatkan. 


- Bila ia telah berusia 4 bulan keatas maka : 
a. Menurut pendapat yang paling azhhar ia tidak boleh dishalatkan, tetapi boleh dimandikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3666 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menurut pendapat yang dijadikan madzhab. 


b. Bila ia bergerak maka dishalatkan menurut pendapat yang paling azhhar ia tidak boleh 

dishalatkan, tetapi boleh dimandikan menurut pendapat yang dijadikan madzhab. | Kifaayah al- 

Akhyaar 1/160-161 |. 
B. MEMBERI NAMA 

Sein! Anand riang 0 PP) S padl JB digannd Kuta! degan Jd dll lay Luluol JB 

Berkata pengikut-pengikut as-Syafi'i “Bila bayi lahir sebelum diberi nama maka sunah memberinya 
nama”. Berkata al-Baghawi dan lainnya “Disunahkan memberi nama pada bayi yang lahir 
keguguran”. | Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzdzab VII1/435 |. 


Heran da mg YUL Je IN BLS 9 Up al JB A9 SntiaadI Ranah Sonta Lulonol Kanda OT U,S3 A5 
Sel Aly bete 
Telah kami sebutkan bahwa pengikut-pengikut Imam Syafi'i cenderung memilih kesunahan 


memberi nama pada bayi yang lahir keguguran, semacam ini yang dipilih oleh Ibn Siriin, @ataadah 
dan al-Auzaa'i. | Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzdzab VII1/448 |. 


Redaksi dalam kitab al-Mughni “Bila bayi lahir sebelum diberi nama maka sunah memberinya 

nama bahkan disunahkan memberi nama pada bayi yang lahir keguguran”. | Tuhfah al-Muhtaaj 
411193 1. 

Awal y Ron JAS Lah gelas pal ye ilh ya SS lag | OfA SeiaI Tera eyang Ja Ainan Geotan Inah Jd SL Pp 

2 

“Bila bayi lahir sebelum diberi nama maka sunah memberinya nama bahkan disunahkan memberi 

nama pada bayi yang lahir keguguran, bila tidak diketahui jenis kelaminnya apakah ia lelaki atai 


pria maka diberi nama yang pantas untuk keduanya seperti nama Kharijah, Thalhah dan Hindun”. 
| Mughni al-Muhtaaj IV/294 |. 


1003. PEMBAYARAN HUTANG DAN GODHO' PUASA BAGI 
MAYIT 


PERTANYAAN : 
Ajis Bmyu 
Assalmu'alaikum, nyuwun sewu kaliyan ustadz/dzah sedoyo. Saya mau tanya : 


1. 14 hari yang lalu ibu saya meninggal dunia dkarenaakan sakit, &speninggalnya beliau trsangkut 
msih hutang piutang, nah saya sbagai ahli waris kan dianjurkan atau dwjibkan atas sangkut paut 
utangpiutang tersebut yah?? 

2. selama sbulan pnuh bulan Ramadhan 1432 H kmaren ibu saya tidak bisa b'puasa karenaa 
sakit'y.. Nah pertanyaanya: utang puasa ramadhan kmaren itu trmasuk tanggungan ahliwaris atau 
tidak? Jika iya hrz dbyar dalam bentuk/brupa apa ? Mohon saran/jwbnnya, Maturnuwun 
skdherenge. 

JAWABAN : 


Nur Hasyim S. Anam 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3667 ) 


Wa'alaikumussalaam, hutang ibu anda bisa dilunasi dengan harta warisannya. 
Zal Zul 


oo AB Inog Ag ya 


.. (Pembagian-pembagian warisan tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya.” (AS. an-Nisa' / 11) 
ale Jah VII oa3 oya dale Ja Jl Ula Jha #iting Al play Ale Al da gadi Ol die 1) PI 1 Taun 5 
ale Jai AI Jana G3 le pl JB PXenlo Je lal JU pai IG ad oa dal Ja JUS al Silau Gil pb, 
ke gl 


“Diriwayatkan dari Salmah Ibn al-Akwa', bahwa kepada Nabi saw dihadapkan jenazah seseorang 
untuk dishalatkan. Nabi bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka (para 
shahabat) menjawab: Tidak. Kemudian Nabi saw menyalatkannya. Setelah itu kepada Nabi saw 
dihadapkan jenazah yang lain. Nabi saw bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? 
Mereka menjawab: Ya. Kemudian Nabi saw memerintahkan kepada para shahabat: Shalatkanlah 
jenazah temanmu ini. Abu Gatadah berkata: Wahai Rasulullah, saya yang menanggung 
hutangnya. Kemudian Nabi menyalatkan jenazah itu.” IHR. al-Bukhari|. 

Didin Banjarmasin 

Ajis, perjelas pertanyaan nomer dua.. Apakah sejak bulan ramadhan sampai meninggal 14 hari 
yang lalu, Ibu anda tak pernah sehat, atau tak pernah menemukan kesempatan sehat sehingga 
sempat berpuasa @odho ? Jika ya, maka jawabnya TIDAK ADA KEWAJIBAN PADA AHLU 
WARIS. Tidak wajib puasa untuknya, juga tak wajib bayar fidyah untuknya... 


Lihat nash-nya : 

US La LA ya Sa dy ENI aya Perb j piian j PIL pe Aly OA ya elalali Kahk Gl gp) 
Mg Ula iso al JB drg Ualis SY DL d0 mala Yg d0 plg Yy dala cad Y dil Landa Of 

( Farun | Pada madzhab Ulama tentang orang meninggal yang mempunyai tanggungan puasa, 

sebab Sakit, perjalanan atau uzur lainnya, dan tidak pernah menemukan kesempatan untuk 

menggodhonya sampai mati. Telah kami sebutkan bahwa madzhab kita, bahwa tak ada kewajiban 

apa2 atasnya, tidak dipuasakan, tidak juga dibayarkan fidyah tanpa ada perselisihan antara kita 


(syafi'iyyah), demikian pula penapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Jumhur Ulama... 
| Majmuu' Syarh muhadzdzab |. 


SY Be Waah Ily Ig oya Lila il Lana Il NY Ob LA ya II Ja aya 0G ot GI JH 
3 
OdUbI dilel 

Ajis Bmyu 


Bang didin @ Ya, beliau (Almh ibu) berat untuk mng'@odo dkarenaakan sakit yang bgitu kompleks 
(kankerrahim,ginjal,liver) yang dideritanya slama kurangLbih 2tahun, adakh pnjelasan lain ?? 


Didin Banjarmasin 


Ya, kalau begitu, nugilan saya di atas sudah benar..Tidak ada kewajiban apa-apa atas 
anda... tahlilan atau baca Al-Gur'an saja untuk ibu anda... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3668 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2891. MENDOAKAN MAYIT ANAK KECIL BELUM BALIGH 

DAN FAIDAHNYA 

PERTANYAAN : 

2 Khaconk Cilik 2 Pa 
06539 Al da3 3 ASIC Dll 

Butuh masukan dan jawaban dengan takbir syafi''yyah seCepatnya, karena mendesak... Ada 

Seorang anak laki" yang belum genap berumur 7 tahun meninggal, Bagaimana hukumnya kita 

yang mendo'akannya,,? (Kalo belum baligh, kan belum punya dosa karena belum cukup umur 


untuk melakukan kewajiban) lantas, apa fungsi dari do'a itu terhadap anak yang belum sampai 
umur baligh ..? Mohon takbiran dengan cepat 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Mendoakan mayyit termasuk salah satu rukun sholat jenazahDewasa dan anak kecil sama saja 
Ta'bir sebagaimana dalam : 

1. Kitab Tuhfatul Muhtaj 11/76 : 


Se po 15) , Kis ag Kania AG Up BLN Uya spatadi SO pu) ale Gilas Jah Kn pa (na OA pa 

st Ipa ab yg lan ON an ya Ea Hb An Oey Ta yi at, ( How Si pal oral 
ae akan AN jo — UE Aoa Uad ep 3 Kalu Ad alas Dg — 

bana dan sesungguhnya anak kecil didalam mendoakannya sama dengan yang lainnya, walaupun 


dipastikan dia masuk surga, dia bertambah derajatnya didalam surga dengan mendoakannya, 
sebagaimana para Nabi sholawatullaah wa salaamuhuu 'alaihim 


2. baka Kek 'alal ks 6/128 : 


PA AAN SN an 


Mendoakan dengan pengampunan tidak memerlukan (mengharuskan) adanya dosa, terkadang 
mendoakan tersebut menjadikan bertambahnya dekat (dengan Allah), sebagaimana isyarat yang 
ditunjukkan istighfarnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam sehari semalam 100 kali. 
Demikian dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam Kitab Addurrul Mandhud dari Imam Ibn Sirin 


3. Hasyiyah Jamal 7/62 : 
a LX 0 o-- 4-3 Leo 3 3 @ age - 2. YG 9 o PPI o P0 AI 38 
adl LAN AJ Ah eleal O, ol yag Pe np SI Nia sy pl ke yang si saat elo, J3) 
ega IS Af ti mina SAI maka Aa AS OB Ant AN DI Ca AH el Ju OS 5) SI 
. g “ En « « 5 Oo o Os. 2 .9 us & LA Pa 22 
ad aU PP Ad 2g SU aa NAS eleuIL trana 
Ana untuk anak kecil boleh mendoakan untuk kedua orang tuanya atau orang lain secara umum, 


akan tetapi dengan doa yang datang dari Nabi, seperti- ALLAAHUMAGHFIRL LIHAYYINAA ..dst- 
ALLAAHUMAJ'ALHU FARATHAN ...dst....... Wallaahu A'lam. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3669 ) 


? Ibnu Al-Ihsany 
Nyumbang ibaroh juga.. 


YAY Zoo — Obok ed — Basi Fillah! (3 Bapakad 32, 
dg Jay «ning Lilasia As 134 Lila g «ap Uni akaorl bl caanjly Jie el $ JG Yu Sa os al, 
Cell Peeia Sy WI ARI) 0 okay Lari Yy Cort WAY el € UAS le mall fp Aly « Lagi ya 


Jika mayitnya anak kecil maka membaca :  ALLOHUMMAGHFIR LAHU  WARHAMHU, 
ALLOHUMMAJ'ALHU FAROTHON LI ABAWAIHI, WA SALAFAN WA DZUKHRON WA 'IDHOTAN WA'TTIBARON 
WA SYAFIAN, WA TSAGAIL BIHI MAWAZINAHUMA, WA AFRGHISH SHOBRO 'ALA @ULUBIHIMA, 
ALLOHUMMA LA TACHRIMNA AJROHU, WA LA TAFTINNA BA'DAHU, WAGHFIR LANA WA LAHU WA LI 
JAMI'IL MUSLIMIN. 


Ya Allah ampunilah dia dan rohmati dia, Ya Allah jadikan dia sebagai pahala yang mendahului 
(bunga pahala) bagi ayah ibunya, dan amal sholih yang telah diperbuat dan simpanan (modal) 
pahala dan nasihat dan penghormatan dan yang mensyafaati (bagi ayah ibunya), sebab dengan 
dia beratkanlah timbangan (pahala) ayah ibunya, tuangkan kesabaran di hati keduanya, Ya Allah 
jangan engkau haramkan (halangi) pahalanya, jangan engkau jerumuskan kami setelah 
(ketiadaan) nya, ampunilah kami dan dia dan bagi kesemua orang-orang islam. 


2 Mazmul 

Doa yang disajikan Tadz Ibnu Al-Ihsany adalah bacaan pada solat jenazah sesudah takbir ketiga. 
Fungsi doa itu bagi simayit karena msih belum baligh maka semoga dilimpahkan kasih sayang 
pada si mayit. semoga manfaat. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/690489300973881 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2013/01/2200-talgin-mayit-yang-masih-kecil.html?m-1 


1229. MENDO'AKAN MAYAT NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Uubaytull Fatimah Rindu Ayah 


Assalamu'alaikum ustadz/ustadzahMbah lan sederek PISS KTB. Ana punya teman Mualaf yang 
ayahnya Sudah meninggal masih dalam agama Nasranila ingin sekali Mendoakan 
Ayahnya....yang ingin Ana Tanyakan Bolehkah Ia mendoakan Ayahnya dengan Cara Islam(yang 
meninggal msh menganut nasrani).Monggo ana tunggu jawabanya" " 


JAWABAN : 
22 Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


HARAM, bahkan menyebutnya dengan semacam sebutan ALMAGHFURLAH ataupun 
ALMARHUM juga tidak diperbolehkan. 


1 5 Na Isiol uji Iditikag GS all J3 LgilS Mal on yo 283 Le Ga Ap) Kail Oto mali) 
AT 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3670 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


599 YAI sloul all arsa elcall Ual Ulo dc 045 Boitoll dan Jlly gl ainogy el aglgiS sita 
a95 ol 9 3 “LS Jiya Aga swalwal! 0 Kol doll. 

“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) 
bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah 
jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam”. (AS. 
9:113).Dalam ayat ini memberi pengertian akan keharaman mendoakan orang yang telah 
meninggal dalam keadaan kufurnya dengan doa memintakan ampunan dan rahmat Allah atau 
mensifati mereka seperti dengan ucapan AL-MAGHFUR LAH (yang telah terampuni), 
ALMARHUM (yang telah dirahmati) seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dari 
kaum muslimin dari kalangan orang-orang tertentu maupun orang awam. 


Tafsir al-Maraaghy 1/2263 

2 Mbah Jenggot II 

sepakat tetapi jika mendoakan untuk kesembuhan ( BUKAN MENGIRIM PAHALA ) maka boleh. 
D8 V3 Croburak! 172 dil 3 SU el Of dang llay Aan OS y Uas ABS alel d yg ol, ds, 

(134p BW me ab de Jdiljana | doel oa dad U Ale slow Ula Jd Ja Al slow ola 

Dianjurkan mendo'kan orang sakit dengan kesembuhan meskipun yang sakit adalah orang kafir / 

fasik , selama dia bukan orang yang menyusahkan masyarakat. 

2 Mbah Godek 


kata almarhum dan almarhumah itu bermakna doa,,yang artinya semoga dirahmati,,jd kalau kata2 
tadi ditujukan pada mayyit non muslim berarti itu punya arti mendoakan si mayyit,sedangkan 
mendo'akn mayyit non muslim itu HARAM hukunmya. Kitab hasyiyah showi juz 2 hal 
171khulashotul kalam hal 160 


SIS (BP IN S Yg OS peiradi 19 king Ol Vyial eddy sa OS Lajrasaila (171 op 2g tea ME Tadi Ay 
Mika YI BE SSI Je ala Ob alga) ASIN Ae Lila Ob JI PE bul Hi ab Uni Lama ya) Al 
H3 iis Ol olah OLS Oly jbr (laYU alam jUiatn YI Udh os OLS ly Junaidi dadh Al AS JUiiiaYI Lal Ato 
JB Of H- yA ama ai enak ed ya slor Wartnsile (260 j2 CANSTI Lte Gol LI ASI 3 dil 
Seed! otg) senin Kai 3 SU Ang yag Ody jin JUS Gaal elus Lte y Tanadd PURA AI Unik ab 
Jd Vi Ly Uilsgla bakar AB UP Ayung AI palet AKU AS pol Sgia3 HIU eleiy mete sos Jeng isl Uelowei3 
SAI S3 jar Ce Jaa WII SY, ole V9 salad) LAI 0 JUYI ya le La Lely Lio SU) Asyle Faory 
Dp, 
Link Diskusi 2? 
www.fb.com/groups/piss.ktb/364902536865894/ 
2320. MENTALAIN ORANG KAFIR 


PERTANYAAN : 
Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, boleh atau tidak mentalgin orang kafir yang sedang sakratul maut? 


JAWABAN : 
2 Penggali Kuburan 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3671 ) 


Wa'alaikum salam, ada hadist dari anas bin malik ra: bahwa seseorang anak laki laki yahudi 
pernah meletakkan air untuk nabi berwudhu' dan mengambilkan sandal beliau,sewaktu anak itu 
sakit dipangkuan bapaknya dirumahnya.raslullah saw, menengok dan bersabda"hai fulan! 
ucapkanlah : LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH lalu anak itu melirik bapaknya, 
maka bapaknya pun berkata'turutilah,,turutilah,,, maka anak itu pun mengungkapkan LA ILLAH 
ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH" Rasulullah meninggalkan tempat itu seraya bersabda, 
"maha suci Allah yang telah mengeluarkan ia dari neraka dengan perantaranku"(H.R AHMAD 
DAN SANAD HASAN). 


2 Timur Lenk 
Mentalgin orang kafir sekira diharapkan islamnya hukumnya wajib, jika tidak ada harapan 
islamnya hukumnya sunnat. Lihat 'anatuttholibin : 


dam) ML ani LS — Legong IIS Oa CSO ge II ab lah aly Oral ja LAS OS Pat ya YEL ag 
bas VI Ah ary Ol IA. 
| http://islamport.com/d/2/shf/1/2/181.html) . 

? Ibnu Toha 


Hukumnya wajib kalau sekiranya dengan ditalgin ada harapan masuk islam, kalau tidak maka 
hukumnya sunnah, lihat (TUHFATUL MUHTAJ) : 


£ JB Ale yak laa Y Mah gr OI Pan dia gorea yad Laga Sl oi ai HI Laila AG) 
3 Ola Pasta dis DO f Jk Ea Y, PAYAN ol MAY Ka pn ol cal st 3 Mg j paalb Ah 
MN bekam ipakmati MEA Ale LAH VUS Ip Ab US. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/578524538837025/ 


1591. HUKUM UPACARA KEMATIAN DENGAN SUARA 
GADUH 


PERTANYAAN : 
Muhammad Azka 


Assalaamu'alaikum. Ustadz wa ustadzah, bagaiamana hukumnya upacara kematian yang 
dilakukan militer seperti diiringi musik drum dan juga terompet serta tembakan seperti itu ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Menyertakan suara gaduh saat pelepasan dan mengantar janazah hukumnya 
makruh... 


Of pain 2 yag LayA3 JAVA Bodi Bel33 OT 35133 SSL 3 Sea ah bo KA UU O pandai OK Ol yang 
KISI) PELAL BLS mat Ol 0,4 BUAS) aya de SAS Ja Al Sh 


“Dan disunahkan bagi pengantar janazah untuk diam, maka makruh bersuara meskipun dengan 
suara dzikir, bacaan al-Guran, bacaan burdah, dalaail dan sebagainya.Barangsiapa berkehendak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3672 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dzikir saat kondisi tersebut maka bacalah dengan pelan, begitu juga dimakruhkan mengikutkan 
aneka dupa dan suara gaduh pada janazah”. | Al-Figh Alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/833 |. 


aa 2d aka Lag SAI BSA Cena Ja AI ogah G Lady Lan (ob 3 LA 0 Kay 


“Dimakruhkan suara gaduh dan bercakap-cakap urusan dunia saat mengantar janazah bahkan 
yang disunahkan adalah bertafakkur akan kematian dan hidup setelah mati serta dunia yang 
sementara ini kala itu”. | Raudhah at-Thoolibiin 11/2116 |. 


Alona Iya Gilas ya tadi yag kara Kasi Lia Kia BUS LE) S3 Vj Sia Oia ah Opa aah nia 
aga tel LE pan pa ai Yeay ala Jo (AN ap Cgg IG 4 lan Ah (lal Vj Gray 
“Tidak disunahkan mengangkat suara bersamaan janazah, tidak dalam bacaan al-@uran, dzikiran 
dan selainnya, ini adalah pendapat para Imam Madzhab empat dan yang berlaku dari para 
kalangan salaf baik sahabat-sahabat Nabi ataupun para Tabi'in dan aku ketahui dalam hal ini tidak 
ada perbedaan pendapat, bahkan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau 


melarang mengiringkan janazah dengan suara atau api (HR. Abu Daud)”. | Al-Mufashshal Fi Syarh 
as-Syuruuth al-Amriyyah 1/500 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/419582811397866/ 
1630. HUKUM PROFESI MERIAS MAYAT 


PERTANYAAN : 
Cahaya Hati 


Assalamu'alaikum. Numpang lewat nie. Bagaimana hukumnya dengan seseorang yang profesinya 
merias mayat..?? 


JAWABAN : 
2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Ini ibarat secara globalnya bahwa termasuk agad sewa menyewa, kalau secara terperinci ibarat 
ada di kang sunde pati 


dd TEE Ld JentinYI and SA Se dy pawai (Ale JntinYI uas J3) 
Yg In Ad GUA LA AL OS yag soil jam ae LS Lini la Ole oyu mandi Ansad Alila (3 NY 333) 
BS NI Es du JS Sbd Jar (EP le, Say) ig le, mada Jalak OI Y) Lagian Gemals 
BY Bli punk dal Ae 3 Pel dong Jay JI Bole pelit US AM pb 3 oa (Dual SLS, 0 mali 
BY or OI LV ES DIT ag ol Lin JSI IS LS olah Ie Yg CEJI le, Je Yy Oya 
Chi jaga) ET VISI le Blana (ai ag dB) El ok Oya! 
|i'anatut thalibin 3/112 |. 

2 Sunde Pati 
Ol Ggs SAI OL Ate Lely deler yg al GS UI elelil Jaan 3 Lal Ay Una GIS Gil La ye Una 3 ipad dh 
Okay pladl G0 Ky II 3 eeale tah Ile JI 3 3 LA 


Ada sebuah pertanyaan di tengah-tengah kami mengajar tentang hukum merias tangan dan kaki 
mayit dengan pewarna daun inai seperti banyak terjadi di kota-kota ataupun kampung-kampung 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3673 


kita. Kami pun menjawab pertanyaan ini,bahwa menurut pendapat yang tepat,demikian itu haram 
bagi mayit laki-laki, sebagaimana diharamkan ketika mereka masih hidup.dan makruh bagi mayit 
wanita dan anak-anak. | Hasyiyah aljamal juz 3 hal 690 |. 

Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/405600856129395/ 


1716. TRADISI BAJU HITAM BAGI PELAYAT 


PERTANYAAN : 

Surya Pro 

Assalamu 'alaikum?.. apa hukumnya ta'ziyah dan ziarah kubur memakai pakaian serba hitam? 
JAWABAN : 

? Mbah Jenggot II 

Coba baca Hasil Bahtsul Masail FMPP 2008 di PP.Nurul Cholil Bangkalan : 


Deskripsi Masalah : Jangan katakan tradisi yang ada di sekitar desa saja yang memerlukan 
perhatian. Terbukti Masih Banyak yang Tradisi Menggelegar Perkotaan yang di Kawasan Khusus 
Memerlukan Perhatian Dari Syara ' Ketika Seperti Mereka Terkena Musibah (Mati, red) maka Dari 
Keluarga Shohibul Musibah dan para Pelayat Memakai Baju Hitam yang Serba. Dan Ironisnya 
Sebelum masa Iddah-Nya Selesai sang Istri Sudah Melakukan Aktifitas demi Tuntutan Ekonomi, 
Karena sang Istri Tersebut Merupakan Punggung Dalam Tulang Keluarganya. | PP. Nurul Cholil 
Bangkalan Madura |. 

Pertanyaan : a. Bagaimanakah Menurut Kacamata Figh Tentang Tradisi di Atas? 

Jawaban : Sekedar berpakaian hitam itu tidak identik dengan tidak ridlo atas takdir, karena itu 
hukumnya boleh bagi istri berpakaian hitam dalam rangka ihdad atas kematian suaminya, 
kerabatnya, ulama, orang-orang sholeh dan teman dekat. Begitu juga bila dilakukan orang laki-laki 
dalam masa waktu yang tidak melebihi tiga hari menurut imam Romli dalam kitab Nihayah. 

Dan haram bila dilakukan perempuan atas kematian orang lain selain kerabatnya. 

Catatan : segala hal yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir hukumnya haram. 


Referensi : 
e Syarah Nawawi juz 5 hal 259 
e Hasyiah jamal 4 hal 460 
e Hawasyi Assyarwani juz 3 hal180 
e Mausuah Al Fighiyah juz 11 hal 352 
Ibarat : 
1. (259 IS ha ea 
(Hae DU) Eman Umi Up) el dedi Se dp 
Sa ga ra Up La 2 GG KE aa Pi ga Ja 


02 0 0... 0-0 


2.0 30 Pe 01 @ - 0 3. . 3g, pad 2 390 9 oo . 3 - 9 - 0 Pe - 
Rea ABI ad Bi 5 png UT Je salad aa 3 oil al JL PPPA UR Eye) AS an 


2... -..a ». - Pn dd Bee @ (3 » @ 9 PJ Ti Ono. (3 Pe 2.39 - - 8. 
Ju. Nyam Apr SNI Ag yaaa SAI Jae! Hape KULI 13 peta Ujang aing Ui ABI skala! Roar ad) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3674 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IN NE mi, AN dl (ay Cm MA SU Spg BPI Ka ana Vj Co UUS Sapna 1 atom « 
Jml IN dh. 
2. (A60: 24 JH dil 
Sai oo Jd SS DIPA Je pas de Jas Moy nyala met pt VE SI (Taj de san Lgi Jp) : 
At SLAB ALAN Go 3 Gl Ca Lek ola YA Add Ly CON IG sllu Bole Ae dhan ebi denga ORI Uayala mahi aka 
PUJI Ryo aa ada IP SSS Rong lala cai (ey j y Rama WIL OI, Jl ya 
Je SE Tali ae mao YEL Oa, Jordi om BAN cai ata Le JS liter Ale UR) UUS ala pp 
Pet RD Jl Opal GB LAS Jerdly 1 JB La BO Ola By ponsel Jend Yani aa dg dr —i 
de ot ata 3 SY NU ma ae de it ab OR LS ebi ROE oa de Opal Jon Jay 1 SAI 3, — 
US BY, (aje der day Di Ilee JI SMS ilahi YP Gyinsan slah OP FKetag A3) 1 Ilndl 3 JG V3 
Hy Rela ge Kila SI Aa lan YI Tar VI IE mita ai ma ak AA Ol ea Bole ye II 23 
Of abang € Reladel y Anal oleh Gd S3 oya Nadi LS really SolaMg Anualy Play PU Gesval! ab US El 
Iin Gde Pln YI) Cegah GNU Jar 9 BY yag cela DE Ale slam YI Uas Mg ey ya 
3. V0: 23: aa Al 
S3 oi JBS olena ym BB Il 3d Ud rai jati aah Il pi Ly GAS (OpAY Oyake Kepan € HI) KA (3) 
ISSI 3 Aly SSL S pl dj BAYI AI #LYI JB Wylada op Leiia AA H3 Yg onb3 dell 
La dia gl yan JINY Coded Aing Ap JB Gay RM UAN da PUJI Cg Mon bayan ST (PI DP HES) TA Om 
SP Pe CA BI de Jaa teng de SA dear eneg PI Ain) apl Way ad ALI de Jai 
lal Si (lama) Help JPU PI Diy om Bole (GIS dy Ip Gek, Hole Alus Ily only La A5 GR (ed R33) 
AP Sbd (unta) SL la far Ole ejaan Jad JS Of Jelly AYI JB (EL AA Go gal JB LS tdi pg 
Th sala 
Sumber : 
http://solusinahdliyin.net/fmpp/umum/142-tradisi-baju-hitam-bagi-pelayat.html 
2 Achmad Faiz Sahly 


Ini saya copaskan dari : Dengan demikian, sebenarnya hukum memakai gaun hitam ketika 
berta'ziyah dikembalikan kepada niat pemakainya. Sejauh tidak diniatkan untuk menunjukkan 
kemewahan atau ketidak-ridhaan tagdir Tuhan, maka hukumnya boleh-boleh saja. 


Dan begitu juga sebliknya, yang terpenting adalah tidak menganggap bahwa pakaian hitam 
sebuah kewajiban orang berta'ziyah. Dan boleh saja menggunakan baju berwarna selain hitam 
untuk ta'ziyah selama niatnya benar. Begitu keterangan dari al-Mausu'ah alfighiyyah juz 21: 


SA 3 ayam oma Rbid Ring 2. AA ya 2 yaah Gd Ker yj Lois Sial 3 Mil AS oleh GE SAS 3 ol yaa dl 
IEy Legi Aj Da YI OS yA Hanoi LA ISI YI 9 ya YP aki OLU 34& Ani DL ASIN Ju) JI de 
e—ag "SI" Gorygh Al Gong os ga Ji dad PP saji 3 laa Sole da VI OLS ISI Rel ja Geli 
JIE ora ya ad Alah aya Wb (de Lip Anh Aa yani OI de SlgkAl GAN 3 Aja 3 Ol yaah ad Lah DSN gd Ke—a ja 
0g Sa dajail AI Agan Canon C3 AS etil Day Alah oya Sentai ey Al sluai Lol pakey & jm Je oa ad 
Gelad Jari! ee ENG AN ae Uu 4S jl dal LAI Aenolal el ab Ill 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3675 


Ulama bersepakat untuk memperbolehkan istri yang ditinggal mati memakai busana hitam dalam 
konkeks ihdad (batasan bagi istri yang ditinggal mati suami)... ulama madzhab Hanafi melarang 
pakaian hitam selain suami/istri yang ditinggal mati. Begitu juga ulama madzhab Maliki yang 
memperbolehkan busana hitam bagi istri kecuali jika hitam itu dianggap mewah bagi masyarakat 
setempat. Adapun Imam gulyubi seorang ulama madzhab Syafi'l mengharamkan busana hitam 
(bagi istri yang ditinggal mati suami) apabila warna hitam dianggap mewah. Menurut Imam 
Nawawi seperti yang dinukil dari Imam Mawardi dalam kitab “Al-Hawi' tentang pendapat mengenai 
pakaian hitam dalam kontek ihdad berkata: berbusana hitam ketika ta'ziyah apabila ditujukan 
sebagai tanda belasungkawa bagi peta'ziyah tidak diperbolehkan apabila terbersit niat 
penentangan atas tagir Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal itu merupakan sesuatu yang buruk dan 
dibenci, seperti yang termaktub dalam sebuah hadits Nabi. Dan memakai kain hitam bagi seorang 
laki-laki dalam ta'ziyah hukumnya makruh. . 


2 Saif El Nashr 
Meski ada khilf hemat kami lebih afdhol alkhuruj minal khilaf mustahab... 


45 Ika AS jr el 3 GE 


MA ABI aan MA yA om BA Lag SENI Aya (LEVIS) selai! Jis SUAN oya 1 lea 
olglad Lag 6 Land Gonta Se ae Ai ylda LC sel yaty OLI SUS IBI PLS Adab 3 Lah all ee 
AI OS Le Jai Kb 2 eta Yg OP cell ee Ja D3 YG Le 3 ALI II ALSYI mad G3) ls 
dls. 

Menurut pendapat dari Imam “Izzuddin bin Abdussalam dan Imam Romli adalah boleh 
dikarenakan pakaian hitam diperbolehkan oleh syari'at, kecuali jika dalam memakainya 
dimaksudkan untuk menyerupai orang-orang kafir, maka diharamkan. Pandangan Imam “Izzuddin 
bin Abdussalam, tasyabbuh yang dilarang oleh syari'at adalah penyerupaan dengan orang kafir 


dalam hal yang bertentangan dengan syari'at Islam dan bukanlah pada perkara yang sunnah, 
wajib atau mubah (boleh). 


Adapun mengikuti acara orang selain Islam, maka jika itu adalah acara keagamaan dan 
bermaksud ikut mensyi'arkan agama mereka, maka dihukumi murtad (keluar dari Islam). by 
forsan. 


Link Asal : 


» www.fb.com/groups/piss.ktb/447987788557368/ 
» www.fb.com/groups/piss.ktb/475326489156831/ 


1902. CARA MERAWAT RAMBUT, KUKU, DAN KUMIS 
MAYAT 


PERTANYAAN : 
Risky Imam 


Assalamu laikum pa ustd n ustzah, bolehkah orang yang meninggl kukunya dan kumisnya yang 
panjang, di ptong.? maksih pencrahannya ya ustd 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3676 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumsalam. Menurut Gaul Gadim rambut, kuku, kumis yang terdapat pada mayat dibiarkan 
begitu saja namun menurut Gaul Jadid sunah dipotong dengan rincian sebagai berikut : 


HS) (BA! JB) 25 Pa eta JBS gali) MA Ale el) usah yag sa Al eh Pa JG satu 
IS Inf Ag agala ori yi paliiy jadi Jet UN iegoy UN JB Gan IS aon AI Jl Jali ee II mai SI II 

UV @lontal Gg erly ad ada ana WS JW Ola elang? 

YA Ie 3 Ola OS UN Kg LIL Kaka yag dah AS P3 0g SA dai ot aa 3 dj yag 1Baah 

da Iied CAB Ag daki jaga Yg BUS ali G3 pile OLS ab eling dabas Jang HAN) ea ia OLS Bay Aka Janda 

soal US pot AI Illaiy 6 0 Cdi dl mas MY YAI JB. 


Dyna La (Kian bagio play ale A1 ae JI t01 KAS Ay Ketan Sekal Ol Asal GAP yag GS IN, 
ab nia Ol Na ad CAT AS SUN Aka Kutang OT Ken Ai pb ya BIA Jl ya Sada ON) Kaya 
IOS Of dal) pa UG eng Va Ad Say HL Yg ALS jadi pda tag GP DUS OY gak Y Ing adalh ale 
pad balas lai chan Gadaa WS OT Se SF el UBI ling ale Ra 15 SU ol Sp lh Ga 

Ad) Aitang JUN Aale Jang y2 Ah. 


Berkata as-Syafi'i : “Diantara madzhab kami ada yang memberlakukan memotong rambut dan 
kuku-kuku mayat dan diantara kami terdapat pendapat yang tidak mengerjakannya”. 


Al-Mazani berkata : “Meninggalkannya membuatku kagum karena artinya menjadikan kelusuhan 
sedikit dan kami memohon pada Allah kebaikannya tempat kembali”. 


Al-Mawardi berkata : “Sedang dalam mengambil rambut dan memotong kuku-kuku jenazah maka 
tidak diperintahkan bila ia sedikit dan bila panjang dan jorok mengambilnya juga tidak wajib, 
sedang dalam kesunahannya terdapat dua pendapat : 


1. Menurut Gaul Gadim hukum menjalankannya makruh, lebih baik tidak dilakukan, pendapat ini 
sesuai dengan madzhab Imam Malik, al-Mazani karena khitan yang diwajibkan saat hidup saja 
tidak dikerjakan kala ia sudah meninggal maka dalam masalah ini tentu lebih utama juga untuk 
tidak dikerjakan disamping karena alasan bila tulangnya tersambung dengan tulang najis maka 
harus dipisah saat ia masih hidup dan yang demikian tidak diperintahkan saat ia telah meninggal 
maka dalam masalah ini tentu lebih utama juga untuk tidak dikerjakan, al-Mazani berkata “ karena 
artinya menjadikan kelusuhan sedikit dan kami memohon pada Allah kebaikannya tempat 
kembali”. 


2. Menurut Gaul Jadid yang demikian disunahkan, meninggalkannya makruh hukumnya 
berdasarkan sabda nabi “Kerjakanlah oleh kalian pada orang-orang mati kalian apa yang kalian 
lakukan untuk pengantin-pengantin kalian” dan karena kebersihan disunahkan juga dikerjakan 
saaat masih hidup dengan catatan tidak menyakitkan maka sudah selayaknya bila yang demikian 
juga dianjurkan saat sudah meninggal seperti menghilangkan aneka najis pada diri jenazah. 


Dengan demikian maka dianjurkan mengambil bulu-bulu ketiak dan kemaluannya dengan 
memakai batu kapur tidak dengan memakai gunting agar lebih berbuat kelembutan dengannya, 
bulu kumisnya dipendekkan tapi tidak dicukur habis dan jangan lakukan apapun dan menyentuh 
bulu jenggotnya. 


Sedang untuk rambut kepalanya bila semasa hidupnya dia orang yang senang dengan rambut 
yang menjuntai maka jangan memotongnya bila bukan maka potonglah. 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3677 ) 


Sedang untuk kukunya maka potonglah bahkan Imam al-Auzaa'i menganjurkan menguburkan 
potongan-potongan kukunya dengannya namun kami lebih memilih yang demikian tidak beralasan 
dan berpedoaman dalil hadits sama sekali. | Al-Haawi al-Kabiir 111/171-172 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/474038059285674/ 
1922. HUKUM MEMBACAKAN TAHLIL BAGI MAYIT 
SEBELUM DIKUBUR 


PERTANYAAN : 
Aidi Abdil Lah 


Assalamu'alaikum, maw tanya . . . Menurut ajaran ASWAJA , mayat yang belum di kubur bolehkah 
di tahlili ? ? Mator salangkong 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. BOLEH, lihat Fatawy kubra hal 2 hal 36 : 
YV Ja le Dip Ya OY Willian Gang KAI Opa ya JAS ag Bel yana AAS AI any Pee Jp ye MI pki Jing 
ai rasi aa Ih ISIS LS tim Bel AL Mela SUSU LAYI 3nd JI dy yana Uas pedal tele Bel, IL aa 
Pop lag 3 AN 
HA Aj UE UI OY cal II Jaa Y Bel Of oya Opi MAL LA la gan de DAY SAN Ai ji Oleb 
Gelar DG Gal LK 2) akal slow Jgn yg Lara LA NI OLI mad Ol) Iles JB Jali MU Jale os Jin Y Jas de 
Ie cma Bel AI Jong Uya Oy AU OS UV 6,S53 Wale DA Y cai ot d3 AL MSG eU JL Y 3 Lage 
DAU balon Gaal dong 3 Ji Gema yag Mi ya Aag dala Dji5 UN oya pdl jala ana TI oil del le 3 yaa Ap Jadi 
Ji Lag cra G Uel 3 Kok dah jg Ai 3 Sad Ilantab Jill Ie An Y JUS BSI SN ja dy sil Uus Ale 
Leslasl Ola Y III YA m3 Dao OY lai Io pita LE 3 ANIS BI tong Oyanal) Meli pala Jalad! ya Jl jadi 3 
Usly Snoop sleo Ugais Ol Wong GE OT de BA ya dal At LV Sel ASI NASG Aina elo uya Lela Lal Fame Ls, 
ses Lesin POLIS Gaal ai SU amal Aa UNG Ag PL Le Elia mua Laluna Sola Jia Sail Sio OY alta jl 
Any 2 grab Pakis jd BL BNN SIS olah gawat IA Sg LN aj PAS Ie cah OI Hill de ci, 
Oa rai Lai das Tj dan ng ALI Jah le TA Y oa Ap Ia bb OP Wb Id Sig 3 SI adl 
B orelial Aa lia da0 AI Kab ALE AS Ch Ae Bel SR 3 LAS OY dil Y SIB Leais ob yeakay OLI 
lets par jl mah BA SU NSP LA da Kal oya eka 
Fathul wahab : 
Oya ya MAA JEy (Ole gal Aowomnoy any dglo gal alay) Uma AS UYA de Nge BI Id (yaa) Bag Cesar D1 OTG) 
JII SMG S3 ad AL odas CE IS Cah Bp Sandi Kali Jl gol Of Bel 3 RASA) Lala Tas Y adl OY MN 
Asnal mathaleb : 
Ira Sah! Oo oya ASLI JG Aomomnny Ole ly aga ga olyy | ym SEA del Pb (om os Ly Ol (3) 
Cs S3 Ad AL os LE IS Upah 3) SA Candi Rabi Jia OT Uel3 3 SI dls Dp Y cai OY $ on 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3678 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OR UP lor yi (A0 ) das Di (9 Jd) Aya daa Dit UI UT meoasas ja jalan eeaand Las el al del, JI 
ls Gabah og SP OWagdd! JSI daa Sid & JI Ba oya Celia Udan OP sa An & Kenang Cell JB Any) TIP Ads 
Malay La Kab dh JB JSI OA) G5 yaa aan Alai Wal Ge Sab JLN J3 Jia ON 

Syarah bahjah : 
Ira Sah Ope oya WSLAN 2 JG Ol al temmy aga gal olyy | Urat Sya del) ob basi (IE om oki2)) 
Aang Ulay ob Jerat Ula GL YI yag kan DA Ona ya ASI SU Ud Lely) Ay ade DAY oa OY 4 laa 
ISP Lead Boh Candi RAL Jl pnh Of Wel3 GRASI Jd Sop JEA JB 3 Kn ag 1 Kel JB Ul) RAL Ay 
TIP CA dee OA UB lor Jai AL Bel pg laa SAI 3 ISI MG SA dad ade eS 
Sa 
BUAS md ly play Bal IS IS ati pil le Sel, Ol IYataYI la dong OT Jark (ade Y ed ON da 
UG Olah La Ge Y AT 2 ika OY adas Gel, ita ca Ol dp Bg nam as il de Rap Ni Ati 
Gel Jas ang Ha (El yan ea Li Up) ai. 

Hasyiah galyuby ala Al Mahally : 

Ole goal Mommy dora yaly aga gal olyy LL ya Sya deg P1 png dale AI ale JE (Aom Joe LA) 
Gada Pp Y ca OS oa one 2 SM 1 lag. 
Ala (NIS JII ya le Yg come TA Ja Bole si (dea) da 

Tuhfatul Muhtaj : 
SI (Goa ) Jl jani ya daa Y al G dasi pas BB dy VI Aj d Juan der) de Taat Jl) miami bai (OA, ) 
VE NS AT IS aya Fm KE aU YI AL Y AI Opa ya El Uya Iyidd Y alm yi dis IYA Y 
ink IA GP aya MSI Uler JU Oly Oli Ang Jp edoruka Uu j9 lna JO V3 cp ga at fat Jasa 
Ja. 
AnaiI! UE) pelma dil 2 y9 ya LA Y Lana gawang Yg (AYI AS Aya Aha OY List "AI ya dee" Lab 1 mr day 
lang dal AI dl AI Saung At ISL AT AN JSI GI dani LA Aj US Jamal SY AI Sp ANIS pa 
La ee Usah dagang Mail "Il aa lalat Lagiika ASIN Ui aje ago AI OT pay on CI denga d ad EMS Uk oya,a 
OY Lan Laghns KEP Ol Gala! € emban! (le Uni pai ob Cp yg JW LS eat LA Y) Lallana yagg Y SP aa Gl 
panda NS dede (TE Dk) y daih 3 USU Ol ang € ben Jas Of Bya JI Jaa & Sy SMU pelan, cal ah Jill 
Img ES Vla Wa S3 Up SAS Sad das RSI Sa Ja Ji Jin Y Of Site Ggnlia La BUSI gaaa Y Le ISS 
OP 0m POS Of sa Id agus ya pia mb SE) Bole ANIS AT OS Sa Jy JS3 ISI onlen Uly pedas Land Urulany 
deg Y memali pel (yet SAS) ld (Day) meki A3 Why mam jl paid GAB MY SJ Cojlyy yaa han 
ade DAY oa OY Oh oran ee oa SU. 
koma ya dog) Doo elid ppit le LA Y cal OS orak ye Sole YS) csal 3 era yag Maka MOP il del 
dat dala Bl IU dala Sad ane Isl AS JAS 2 Sepang OLI elu. 


SAY Gg alan P3 Ona aj AP pe BU Ja Aaja pai UT ya ai Bel adah BU Con SL Lyn yo A8) 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3679 


Sab piter ig Abel panig yg LAI per Wyal Rabi Ily le Wlatbl ag BSN, L Ul org Jarot Ul, 
Bl Kok Of jelas La yong Ja bai eU pg ma alb Jae UV AJ, 1 Jd SLA Korg Jl ISA We fp 
IV sk syg LS — Ulasil Gb WA, pp BAE Tee Celia Pedan! OY SUS da Jab IS jaga OS dd erlrml le Jab 
oo La Bol ilahi 3 Gg one GAS panam abg Ja Liat Ge SRI J3: daa» 
Cc 
benlan Gel (oa) ORI Jah aka Bli gn (SJ oran ya li dp) Gang lal Geng gay JB II (ur dp) 
NS Gia Olikas al abi Elon gd aya Bil yag Lah yah JB pelan Ale AI la Gaal Ol Rally HL ah 
gek one LA UE (LA oa ON day pe AN ema ab Yan. 
oa Mean Ani Sail da Ja LL UNM Aall Bolany pl jaan Rab JI cal del Ola Gal Bole (IAI al dala 2 J3) 
cr dash mg LAS Kah le Bel AI Klan Jd Capad OA) dilain 3 Sai Ilasl oa du Y dya Ol My sb aU Jas 
Hal did Au Ll jago J8 OYI Colak SP Aan Jd Ed ea de TA Y osn OS HE Ida al Idol Lani 
daa deal ei d Jag JB AI Laba Bana Isian UI ya SLB opal Jam G daki Bel Of Ino gl 
JS OS Ugalan Upi dj Upin Aldo La S3 Aing La) SU Sya Lagi Bel, oya Judsl Lag K3 Lag celah Uagy BL 
bs Gb jane 3 Kegklan Ann pak Lia ojo 
SAN Alay Upah Lo Jin Gde Jatta ya U Lani oo abi Li al Jagy 
Ip) je DI cah ye aa Ol din Bel AI Ales o jaga JladYG Ad aile Y oa Of Jp HI OVI ON SI: dy : 
prapatan cl (ama . 
SAI Ge CU gb Lgi La Sel de MIS Ja aa (El il mal AG aa el ee dp) 
AA SAI aa de Uas Il Y yag Ul an ane Uel3 owi de Jas ad ne JB (HI ap dy He DA 
Ie (EL SA) JBS NN AN GS RAI GL IS IP ISI) DIP) Sman GA ad Ab 
Aeon aa Kentualy gi all 3 any Ball 3 pa (AS Jd OB) Hp Lee odis el Katy did Aa 
Las Vla SUS GI Of Lenka GT UN oi Inai Pra IX oolsel GA ag Il as mw ssus Th of 
Ab AD Boy Ah OY Lor Bel AI natal gal jg La el Cemara Aida Ip BI Jam UI pi Ay Lain dp 
odis OL Ob mami Jlw Slel,£ Ju Of Udang BE dd SM Gl Ui Ron ag aa Jd Ukel 3 Ale Ob JL ig 
Ie TAN on doyan 3 di Syeh Sis) oyad 
Mughni muhtaj : 

SI aan oya WALAI Ig. Aenpnsny Oles yaaly ala gal olyyy | one Sya deg) (om Ina oma IA) 
Candy RAI Ily Of We BSI, code Ti Ely dale DB Y ca OY $ yel pan Rei JI al Al Of Milenia Goa 
OgK AI Jalor Jai AJI 3) ya okas Ta OT Sona VI ang metal JII Uli S3 sAL oles LE IP «Up 3) Aa 
Hy GIA ls 

Nihayatul Muhtaj : 
Wo 4 dal Pia Y ad ON AI coli ayam oa EL nya Say Pb bai (oa) Bye (os Ly) 
Abg Jd Lau 4 je diah 3 BANI JUS ya ie: dai ol My pb alas Jali oya pena Ad pl Ja Ul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3680 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OYI Kogbaki SI canda Jd ai oa de Dan Y san OLS co ab Tik jalar Tilas Uap oya Jd mg CAS ea de sel, 
Aa 4 Una WAS Itam UAS uya la DG, mall jam G dadi Bel Al Ol Rang 3 la dbo Ag UT 0 jago JAS 
SAY Jay ra pb OKU: lor Ioi ae ons Tag Jah 4 RAL Land Jl ya Lead Leo Kel 
V J8 Igo IV sela Gb at oyg SP 4 UII JYP din Alah JI BA ya Kala Jian OP ella Ang ag Al 
DI Weda) LS Ka Ali Ig SN AA, 4 Ika ee dl 
CP AS Lely ed Lag yel dus Ul Ad mati else BJ jab pas Ms lay. 
Sa 
ya Bilas yag La oya IU pelan dal Ab aa cal Ol h dala yr JL Cg) Leles SI (om bogo sae Dany Jp) « 
Ag ah du (BA at Jani ya Pada) Gama AL ai Uang Ie ee Gin Olalae le ad le jl 
da3 Iyan OLI € Lanal Renda ye dong) Sol sid p pat ade Da Y NOS co jalb ye Sole Y Bf er 
da eU Ade (OI mo BI HS. 
oa dasi dy dl am, HI Uap on Jeraly Ul) SY as das Li Yana ya Uh BP Ld up ai 
d3 Lain dai La S3 dling C0) SU Gaga Lap Bel oa Judi Lay S3 cal Lal Mp ag UN Oi at 
(de Jaitaa ya UP Lap oya Alai La Tip il Jaitey (UAS lb yan 3 Kn gklan Ann yaa Lin 220 JS UV $ Ugalan Upin 
Ang Olg ia Bel AI alas a jagowi JlerdYL dd Ale Y oya Ol ata Jon (PI OVI DAA SP Ip) DASI day Lah La Jia 
car yg 
DI TI ae del bal, JUN Has el ey Julie). 
JtaAYI yg Aly oya Bad 0 Say 1 Sesali J3 Ag Bo! Jill 3 CI Gb Lb Gila La del de SUS Jt dang 
Ol Ugalan cl (AE JI Oman Ting 1 IjB y Igor oi Ul 3 utang did da1 Ion (0S SB) Dllw SNI, Sell 
Jl Ale Ja Of dag 0 dah S Me JI el anon Ron ag aa Jd Ukel 3 Ale US PL dag ca ADI Boy 
CA Soya VE NI ae Boga D3 CI lb Sbs jadi oais OS OP sawi. 
OLYI Pe Ola M3 JB Op Ci (Ida Ge IP) D1 dal IV UI 1 reel GE (dYy se abad) 
SUS amlis Y US Olg Iniol alis USU Ol jljd SUS US Ul «Ino alis OS Ul. 
ae balai ma Oleidl Of de die Goa. de OS dikaki 3 Olilanial IP «cad Sail Anh al (je Mahi G1 
Y (JI yg HE SPB oaal JELAS CI (Ia Li Spy Ea Kong LS Lal Il sid Ato Lgiinio 
ab EP Ika II Aa al oya SI ai ai de A Ym OS IR) Ab ALS all ga jan 
ade DAY NOV $ da ye Bl das 

Hasyiah jamal : 
Mo Bie yag Lal oya JB plg tele AI alan Cal OP) alat op MJ Cyy Uenlan cal (mas ol, dp) 
DIA Ban SL in Oles Ia Ul 


ber ae 1 lay os Jera Ul MY Ga Ale DA Ona aU ea Ll Ing Sm 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3681 ) 


U (salih Lag 3513 oya Jadi Ur SE Usah Ky ama JI oa G Lap oya Jessi Ay (om cas TH ol Lal) 
La Di dl Jar WAS Ab oya Bln A0 pal Lain ey JS UN Lalai Let Pj Upin Alai La 1S Aing o) 
jr DI OI dy ad La Jia de Jaitan ya U Lag oya abi 
Odi JI Akim yA 3 Ca SUN OLS j3 maa Y Cah Mel Milo At Ie OY al (ade LA Ye ON dp) 
berat. ai. Jay ab oa ojalb Ae ajal JING Ade Jl Ol eyes AS pemung Cah OT Ady ol ya ala 
Ed edi Ol WS gang Alb de esa ily Jadi ta Ana Aa AYU Ga (ade LA Y EN ON Lal d3) 
— 1 Id OT ae JI mel SY AS OT. 
DI AL SAI Oa jagma alat Jla8Y aido J3 el oa de ba Y gan US AJB AW MS Jr. 
Bg betah 073 Jp. DI dala Bel AI Kei Sd SSI OS OLS jaga Ialasda | OP AI Uli ya dana 
ca dash mg LAS Koh le Bel AI Klan Jah Lapud 0) Ailaio 3 Sai Ilasl oa du di Ol My ge ai iuley 
ala dio Au Ld jago J8 OYI abal SP aan Jd ad ea Je Y Gore US pl ia jala Iiari Lani 
TIM Cb OKU pal Jo Ae ons Tag Lady Aan tia Uta oya Gila DB one jam 3 Ani Bel, Ol Ann 
ss Gb di ay SP OUaaddl JYP daa led II BA oya ia Jalan! OB SU dag tang dil IE ye gay Jt) 
DI Weda) LS Un Al JEy SN ily Lia Can SME ILY J3 ding Sae ST IN. 
Si ae Oman Ping Alay Sg blg yA LS el) yah Lag yel Ain Ul adl masak etil UUT yel pas Uus la, 
Lae Bel IU natonkl oya ly Lyn Kel 3 Kuta did ata dapa PI Alor Sya Ia3y Upin ni Lah V3 SUS GA Of Ugalan 
Jl Silet, JW Ol dag as Ah ae Gl Laik Rol ag et Jd Uk Ale JS La dag ad (DI Bol ad UN 
DI AE 3g ga 3 VI ym So TB adl dal Si gadi odis US UB mamak . 
Di km SU Le opafa IS ga ma GO Ale Jason Ol Ce Wa USS AS (An) ade Hp» 
WS abiki gaul de Sel ASI Of alim OS ( dale Ti Y cah ON Wani da3 y gan 

Bujairimi ala manhaj : 

JB) Core) Ol upil dewan only ola pal olyy | ya SEA Sele Pb (om) nm (ome yo (9) 
JAS oles CE IS Upah B1 Aa Candi RAWA Ily Of Bel 3 SM de Y  OY OA ob wa 
SI dya Jd Sis Y lag dea AI ala Ga amar 1 JB peler 2 ema ya (An ED eat) Ol (9) II UK S3 

YSS ab due UT AI JP ore pig dan ping dan Ol Gaia NA El Ab Gb ya yag VI SAH AYI 

dls AI dan) 3 Annabi AD ra alis Ph yag 

ai 

JUS Ati pELI 3 ea SL OLS lb menang Y hy Mela dilkoh jat3 de OY si (eta Ye OY day : 
— Jaab ma oralb ae ajh SIG tele Ti Of yunud (HIS praaa C Of Aahy ol ya ln dls ly Jah ole 
Uno ade PA Y ca OY Kla ole lau. 

ale (Dad gara BP MY SS OT pe 3 ca Ob SMS mang oa aa gada Gily Jas pa Lab aa AN 

Al ya SAI ego akal JladY Aid Jd 1 al cai de Y sn OS pe JB AB NS, II ol, jU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3682 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SB Ul 07 Apa dala Bel ai SU SSI OS OLS ega Ilanda AL UI oya Ieeay 
SNN yan Oa We yang dil Ata Jeje Call 3 GL Ida SUS enaris, Jang 1 (NU Sd ab dp) 
PP BLM AR ol Lab Ol, Le Lis Me 
Raudhah : 
El ao de UT A Sel ola e 3 
OLI play OISSU penetnn YS jilor Bala All al Cake OA Beli lensa YI OT gb Oman WI us. 
Of palang om Beji pak Y perliad daa gl pria Jl Boer YI oa G3 Uno ye Ka Sai pelia II Rd aye Ol del, 
enda S9 S3 Bel AU SAI Gil 3 yan (da oenttaYI Jai terj 22 pa Bel, DL aimaha Y ehi, 
Ay ST 9 aloe jl el PI Ang eledIN 9 Ala elemdl OY Luel plewL Isl II ia Of Laut, 
ca der la Jon PT Ol Aida | caab Up UG Of del SI ee Ol at salad AI ae amil S3 UBI, 
Op olesi yag Calon BoerYI R02 Uma PAI PNS AU EA Lea ed Cemal II US Jpat sleo add NI 
AE Ay na paka Oya Ika JI JI day IS jangan Bel mana. 
Il je TA el ole 
Of yag LIE Gabah PI ng end JI UM ayal ende AS GUSI AS pil de OLI Bel oya on 
SIB IAI Jang BP Ad Senogg Rn Jl er j3 AH IS ca 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/480695581953255/ 
1934. PERLAKUAN PADA MAYIT YANG TIDAK 
DIPERBOLEHKAN 


PERTANYAAN : 
Zainal Abidin Almubrom 
Assalamu 'alaykum wr wb. Mohon keikhlasannya untuk nerjemahin klimat berikut. 
oa BUSI de Aan 3 yag Ul Wb Jak dat Mon Cd Lal SG Ol AV LA Ty OA ya Opa 
pi dl Seal as Al de misal Jill Jar bil YI coyAg Jia ab. 
Trims sebelumnya. 
JAWABAN : 
? Ibnu 'aLy ALhabsyie 


Wa'alaikumussalaam, perlakuan yang jelek buat mayit yang tidak di perbolehkan yaitu di letakkan 
mayit diam keadaan tengkurep ktika dimandikan mka itu hkumnya harom..dan diantaranya jga 
membawa mayit dengan di taro' diatas bahu tanpa keranda. Hanya saja boleh membawa anak 
kecil dengan digendong ketika ingin pergi menguburnya. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/481858271836986/ 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3683 


2116. BILA DUA MAYAT SEJOLI MENYATU 


PERTANYAAN: 
Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu alaikum, Pertanyaan member beberapa hari yang lalu : "ketika ada pasangan muda- 
mudi yang meninggal dalam kondisi sedang berhubungan badan dan ternyata tidak bisa dilepas 
sama sekali, bolehkah kemaluannya dipotong?" 


JAWABAN: 
2 Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam. Boleh, bahkan wajib dipotong kemaluan si lelaki agar kedua mayat terpisah.. 
Dengan Pertimbangan : 


- Bahwa pemisahan dua kelamin mayat yang menyatu disamakan pada kasus outopsi, diilhagkan 
pada pembedahan mayat. 


- Bahwa pelaku zina muda-mudi di atas termasuk mayat muhtaram sehingga terikat dengan 
ketentuan yang ketat mengenai hukum outopsi. 


- Bahwa aib mayat yang wajib ditutupi adalah selama tidak ada mashlahat dalam membuka aib 
tersebut, sehingga pemisahan mayat tidak didasarkan atas '“Illat menutupi aib semacam ini. 
Bahkan boleh mengekspos hal tersebut sebagai efek jera atas kasus hubungan luar nikah yang 
sekarang marak terjadi. 


- Bahwa mengumpulkan dua mayat dalam satu kubur adalah haram bil ittifag, dimana gaul makruh 

diarahkan pada mayat yang tidak berpotensi syahwat, atau diarahkan pada mayat yang dipisah 

dengan tanah yang memisah persentuhan keduanya. Sedangkan kasus di atas pasti terjadi 

persentuhan pada alat kelaminnya seandainya tidak dipisahkan (dibedah). Keharaman 

berkumpulnya dua mayat ini yang menjadi dasar dharurat diwajibkannya pemisahan alat kelamin 
mayat.. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. 

Sai: 

La Ke Ui 3 TA maa 3 Ta TU Ta Ga 

Il eh Geber Gi RABI Reid joel LS Lin Jla ELAY cal la Gay Clral, ELAY AI la GS Tes Gel, 

JL MIS eyag dg Ulin dan S3 SU Isl come Jl al Cl) . 

Sp AAA Jln BI Hllai ja Tp OS if amal ja Vla dya Jd alas 3) ea lg Ll ASI jet, 

Jie arridl j4 #homaakl SUNYI Odia (ale sluy J3 cal Ga Ita CI Ola dnai dala! ISI Lal ad af Als 

ISP Alor GPLAN IS Ag JA aah de LA CLAN, Ba kawa Ada al Cia PLN ala! Anak Roll jl 3) Hall 

Hindi ya Ki Yg Cet ear Y ASLI 3 Jaa Kayen g Ie II ISU UH at 3 II dr lede Hay 

AA 

VU Lesalsn jga pala 3 Kowbaki OY Selat Ol Lte mari jpg SNIS. 

Olla S3) 

20 yak! BL Ga ya EL pat Un yA y Ab dala Ulat Boleh deni Al joni pang O jg IL S ALSU) oa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


baie Sg Sya Jedadi RAB pekaah! Kendali AS Ia ASIN niy ABIS 2 Ola! eleset yamg JA gadi die jt LS 
Lea dgan bis Rani OLY AA II mad pig ce oa Ii Ml ON. 

160-161-.2 4 st gay! Gi 1 ASI 

JJ AE SE ae yi at did an 9 AN Ta ab J3 Hg Lg 0 JA gen YA 
ora AI ika Sd) Jasay BEI As 4 SI lia ad Pad SA Ab paud » NB La ga 


2. 0. - 03 P01- Y o- - s.-.0 A4 3, 09 an ga 3 ..x 
LAB 2 Di kabah Og BEA Kid BRG LA ai LAU) Cp D1 IG Of ai ali da Ja) 
Y 020 Da na Aw 0 LD 025 3-0. 00 m0 Pan” 


SA Sh Je gn ipa IS IA TA 25 Dp Ah yA DA Di Haa Ula ot Di JL 


o- Y 0 


ca ANU D TA YAN Wap 9 pam de UG Sia IK AE d3 YA ik nga Jah 3 


Pan 


al On ata 3 aib Gi alas dl Vale Jaa Lal, da Up Ia Sy Ji 
B- 02 - 0. 30. 


JL Iban da 9 SE Ga AA Inai JAS ee LALU ap SAN Sila perak Lb yag pd dp JS 


Pan 
» 0. 0 


& 
95-95. Ip eka GI yaa KASI 
YAI ap Y SA ya Jady CI lyaka Joging Ragi Hemat Y SAI yag Bai IA JH MI LG 
SEN AS Jp ALA PA Sta NE Aya SSI SI eede IST SIA 538 Ji H3 LL Yy JUN tesla y 
Ha II, 
96 Op kemal AAS 1 LSI 
O Annlaal! 4 diah Cd yan yry Lola dil Links Ob SUS aka Ganldll Lely Clgake Wo yKy US Gam Atap SU ya dan SM 
G Bopag SK AIdotaaly HI yis OY US HI Ra oya AT SAI Rab DAY Zn JB Yg dngan S3 Jr 2,3 
call SS Lal 
Md Da LAI Ia Tb EN lea 1 JUS 
in pbb petaglma S3 j3 Eledlly JUS Dyah Of SMS 3 Jab HPV) Loryad Tadi JB saia JU 
16602 135 230 Ioi ob dy Uye 1 SSI 
EA PAN 3 OLI pama j4 MA MI Ai AI Gen AN EN OA NU) 


0-9. o 3 0 9 cg 0 Oh 


EA 5 Ta Sa us .$ oa cdr 


bidan 2 plai  JE) apa Kn SA aU pa el: Anic OA ujan Up pd 


| 3 Lagi Ti) aa 0 Tana) As, 
—J6 of dli- 
Pa ba La LIL JAN $ AAS ba US nian ppi OS last Al (ay: dp 


B0 0 9 0... 8 .. B9 9 


PA Sun Ogan NU laa Kalian Ot An JA AG Pol Ka Jera : Le aa 


Go. 3 B0 22 0 20 320 — $ 0-0 02 -0 0 
AS pat BU Lay 5 tnpa ga Pp Na ra Gb 3 fl oi in Up: Sya D3) SEL 
pai Kol CAIR ding Lo afi Jaa Ol La BE APAN aaN Onkmh GEA Dp la ph Ke lh 
ag en TPA PA Je IA Ia MAA EA pala PAN ip SU) 


pakan 3» 4x29 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3685 


» Mbah Godek 


Dalam kasus diatas,manuk/penis/dzakarnya dipotong wae lak beres leh, karena memotong / 
menyobek anggota tubuh mayat itu tidak mengapa jika ada maslahat. 


CAB daa Lanlony pil ai ole pekary dala Al aa GA Lab Biber & peng dala AN Ika AI Jgaag ALT Al Ye 
Ur ui lunas jl Ulu Lalas (Ud, 

LABA Kay — al pl Lir D dan SI) ea Olah Haa iga Olah La OM CU pn pelan Male AI lap ca Jis 
Vila JLe oya detla @L Peta Ca ls GE Jp paka EL ya JB oya Juta 

GP AA oya BIA a39 Ud! GS OR) Anakan Sila SAS If dil Lenny og Ra pdl Ae 3 GS Pd Amati II) 
ca Hy! Eeddl Delon La Jaka Gila Yg mall, GE 33 Al Da ndk JR AR ya HA Ida Hi ol iki 3 Jill 
Saat NG ARA PS Aap nadi Ol Eeyad Nik gan Ol ALI OP Lo 0 ya adi ian ya Pdy ANA Ale Al, 
Haa Ola Bio yeee 3S Oia La SUS Unfay Ciaaa Rorlon gl Ronorl, Roluan pad EMS pb gl la GS jl has 5S Ade 

3 Ton Ill 03 Of Oya pa ng OS pir pa GP kang Ale AN Clan aa Oh cell JA Of AL del sega 
Amel lali date) (de Aina UE tagih Aha YI Gal el 3g Hg pdl End Ggra Gb OLS Ly cd) Hala dor Y, WU5e 
MS oya al Up Ih Al ular GA jagal OI all Of de oli IA ya sdt Legi Roman Cod Ie) ml Jay 
Ad ialan Ah OS GE 

177 21 62) - AN sj 

G pda RA Tpi TI Ea an bd SA Jl jadi 

pi ak JP Gil abon Bijlor D plang Ande BI aa AN Iyan aa Lor pe 1 JB an AN Gaby Alr p dy Aly 
Ba OP 4 Lay SI Y" eng dala Ah laa Cd JUS 4 0 ya dh — Iyan jl Ulu — Lalas Jill ih 4 daa Lenong 
Many luka La pemaa aliala Dgld galy dora Gpaly LULA lg) Legal lam "RI eilor 3 dad G4 4 Le olah SMS Lisa ob 
CAB mar YI GS yag 6 pekama AI Sayg 0g SI AR) SI) ema Alia Ai 4 GILA Aa ya Tae, 

P6 Add Ir le Igekatel rell elgAAII Ca Aolgzorl Ulah y €8 peilaa Kaki Alor pan jin Juan La adl Goy G on d 
di SEN GUA Je ARA oa diy 4 Ill dh OS Oh ali bat GB S2 3 ia. 

Aa LAYI (Sg — paku demi Asa Fall Ak) (193 Ata ay ya IL GR hah SUSYI JI ya Boole GB Lele J3) 
— Na dy om JW OS ISL Ak No joel Reddit sale Of: Ja aah OLS Of bad! GE umide (1331 0 BJ lali 
Aaakasg DUS ka Rape SI AS) 4 CSekaall PUS Go Gde paking Ill AI ja IP pain Ga Ga OY 4 dell Jan YL 
ore Jl de. 

J8) 4 dab y omi JUN OS Of Jnait pE ya— Al yar Cana — Itam GAS GUI Slno Ugal Kanak Lal 
kndladI aus OT RU € dandil BA yan adi Ol Gd JA Any Sling 4 diah gl Alta BII oya d Ih dalan Gea 1 elu 
Aa Aming 6 JW Jend oya Will GS 736 SIN O jim ey «lilin Gel Ul. 

dilas aib oh Ra Jah Ah OLS Oly FE OY JI Oh la Of RS aje oeA FLAY Il ja GS kel, 
CAN JB PALI, RSJ Anin 0 doel Pl dag Ori Al Cena OS Of Rel ajlerl CI yag Ala: 

GP SA ya IA a39 Oles! GS O Roerl) Anakan Sl SAS If dil Leonyg Ras pdl Mel 3 GBU Pd Ati II, 
Laki BAL pa CAE BAN deyadly . gan plg Edi 3 AN NA pemda Jill Ra ya peak R3 ale Al Sa Jill 
JA Ann Eki Halo) ole Ratan ANA YI op Ae j3 € Rawla Zorlo— ji Ronorl, Konlaan Sila CSV | ISI Le de Jak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3686 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OA IA ya A1 Up yi UG Inka Cah HIT) hall 
(301 2/82) - AN sj 

Saya pilih pendapat yang wajib dipisah 
ATA 2g FAN UU 


(ay HA Ga PIP oya ya Ad IA OB Waowl Lola Urine lan IAI, Uraad OLI JI aan 3 JB 2UIL 
C3 Kang Iin OM Ab giaa jay MA pad MI italy SNLASI 4 GRASI) Jamil oya KAM Laka Jaa Ol Korg Vi ahad 
Ilir OI Jay abi Sipil! Nila Ulidny Lan Lagale Lali Lan LAS 4 laa Ya Until jl ya SB US) Lan Lila Oly Jain La 
IletinYI 3 SI lag ad AL LA Ulas KEP Ol dayorg MUG Laghas SKA) Sily LS OLS Ol SKI Ol Laghas 
Heal 233 

2 Khodim Piss-ktb II 


Mu'afi Kamal : bagaimana kalau dibalik. menjaga kehormatn dengan tidak memisahkn alat kelamin 
inilah yang jadi dasar darurat gugurnya keharaman mengumpulkan 2 mayit ? 


Tanggapan saya : Analisa yang bagus. Memang terdapat dua kemungkinan illat dharurat dalam 
permasalan ini. 


Pertama, keharaman berkumpulnya dua mayat menjadi dasar dharurat diwajibkannya 
pemisahan alat kelamin mayat 


Kedua, keharaman dibedahnya alat kelamin mayat menjadi dasar dharurat diperbolehkannya 
mengumpulkan dua mayat dalam satu lubang kubur. 


Namun illat dharurat pertama yang dipilih dengan sejumlah landasan: 


- Dharurat yang memperbolehkan pemisahan kelamin mayat, pembedahan, outopsi, dan 
semacamnya diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda dalam literatur kitab. Dalam 
Tuhfah disebutkan untuk dharurat menjaga kehormatan mayat, yakni agar jasadnya tidak dikotori 
oleh najis. Dalam Fighul Islami disebutkan dharurat kewajiban menegakkan keadilan dalam hukum 
jinayah, sehingga boleh outopsi. Dalam literatur lainnya ditemui kebolehan untuk mengeluarkan 
janin yang masih hidup, mengeluarkan harta tertentu, dan sebagainya. Pendek kata hukum ilhag 
dharurat lebih terbuka lebar di sini. 


- Dharurat yang memperbolehkan mengumpulkan dua mayat terbatas diungkapkan dengan lil itba' 
dalam beragam literatur, yakni karena sulitnya memisah-memisah mayat dalam lubang kubur 
tersendiri semisal pada korban massal bencana alam. Tidak ditemukan bentuk dharurat lain di 
sini. 
- Illat yang mengharamkan berkumpulnya dua mayat adalah karena dianggap menyakiti mayat. 
Dalam Nihayah digambarkan menyakiti mayat dari sisi dimungkinkan tercampurnya jenazah orang 
baik dengan orang tercela, orang bertagwa dengan orang hina. Dalam kasus di atas, meskipun 
sama-sama orang tercela namun bentuk menyakiti bisa dipandang dari tersiksanya batin dua 
mayat itu yang harus terus bersama dengan orang yang akan ia sesali perbuatan bersamanya di 
alam barzah. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. 

Sai: 


2. o- 0 20- 2D. 0-0 2 02 S0 Ic o- SDI 3 0 3 —. D0 Io 0 ae o- og pa 2. Pn o 
aa BP SU, UN adl at Kamnad padi Lan JSI any Hye FS OS eyesadal (US LS Boyna 
2 - 30 3. 4 0. A 0. Lc... 38 
SIA Ag aa 3 PW Ai Sg ga . 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3687 ) 


—J6 of di- 
AA mad ai Ab SA ya Ki Lady and Ha li JB UB Up rm 3 si, 
IP pu dil JEy & pam B0 S3 GNU JSI Il aa aa JS da Ja eat Jnely Gay ab al 3 GOL da Ny 
Lagian OS) Akal al usb al onlen Sp jdi SI Ol, Ibas Al Aan) MI Ag il LS Boy ab oya Ab ella Lagi 
AVI Ag syal JL Pellalk ln Ag Ge parlily ia adl oma mebel Jl saga BY Ha Ale HL Sk) 
AB ayal 3 yi Ati Lap Ug BAL US pal AS Ul dong ba ada Kena JS SAI pat FA AS Ob (oya UI) 
AA Ba adan! Oa Kama DS Yel ade dl lo db any j3 yg Milan 
WS ay BIS Bag aa ai 3 ASIN BI CAB Ong mama ada La JS AAL may Ig OS (ge VI) 
SI alay Ja d3 Ge INI 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/502875043068642/ 
2120. JENAZAH MUSLIM DI RAWAT NON MUSLIM 


PERTANYAAN: 
2 Kang Doel Ginggang 


Assalamu alaikum, mohon pencerahan dari yai/ustad2 ... ada permasalahan, ada sepasang suami 
istri yang hidup berdua di kawasan mayoritas non muslim, dan kebetulan yang beragama islam 
hanya mereka berdua, kemudian si lelaki tersebut meninggal sedangkan istrinya tak mampu untuk 
merwat jenazahnya, pertanyaanya, bolehkah jenazah orang muslim di rawat oleh non muslim , 
mulai memandikan, mengkafani sampai menguburkan ... ? sesudahnya kami ucapkan trima kasih 


JAWABAN: 
2 Alif Jum'an Azend 


Ketika ada seorang lelaki kafir dan seorang wanita muslimah ajnabiyyah di sisi mayit lelaki 
Imuslim| maka lelaki kafir itu yang memandikannya, karena dia berhak melihat (tubuh) mayit 
berbeda dengan wanita tersebut, dan wanita muslimah tersebutlah yang (sah) mensholati mayit 
itu. IMughnil Muhtaj, juz 1 hal 447 Maktabah Marji Akbar). Sedangkan untuk mengkafani dan 
mengubur tentu diperbolehkan juga, karena lebih bersifat ritual ibadah teknis daripada 
memandikan, tinggal dikafani seperlunya dan dikubur secukupnya, sesuai perintah/pengetahuan si 
wanita muslimah tersebut. 


Rak! Ale hny eh Aa) PSI OY BSI as Rooiorl Kakang PS SM oa nam I3 
44 samba Ao 10 3 AI DUIT glaa Raga II TA Ghe PSI pal 
Link Asal : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3688 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/491120357577444/ 
2219. SEKELUMIT TENTANG ORANG YANG MATI SYAHID 


Oleh: Mbah Godek 


Ab oya yag OgledS SUS 9 Angdl KAS ygd Ini 2 VI Ang La Y pldf RD ygd Angel Ul (9) 160 20) sni HM 
By 3 Ukur yang BA 0g FP Hb yaa SANG gas Uly Gal IleanYL jl 3 ino sa & Lal (al elit Y delay 
Uds wal) Lab Lala OS ea say PA Bona id Op nj P3 dg Ugal) Ungu yaa ML aji Ola 
3 Alb Rally Ayana 3 Cp OLS be itag gm jae Ayat dial ea ai 0 sa pala ye ASI bia 
Oh HA Na Sana gl Jais JI latih Jet Gonta 0yaS adl Kemah jg Lalb Jgrikly MI Belia 3 cma PBL Uj ya 
ca E DA Is dad atas OA ya IIS AA ehi Ga Ag AAN de dg All Lab G3 cahiy jai HE Ana yaas 
Bole Gang (camat bl JG Y pl LG dia Ad 2 intan Y dome pekan gl yang Y pl & grid! JS le Aaj ol yan d yeloaki IIS, Ra JI 
SI JB 169 HYI Ole ITL On Ay dn Ah 
Syahid itu terbagi menjadi tiga, adakalanya : 
A. SYAHID AKHIRAT SAJA 
Antara lain : 


1. Orang yang " sakit perut ", yaitu orang yang mati karena sakit perut,baik berupa busung air 
(perutnya dipenuhi cairan kuning) atau sebab urus-urus (mencret) . 


2. Orang yang " mati tenggelam 
meminum miras misalnya . 


, meskipun tenggelamnya disebabkan maksiat,dengan 


Bukan orang yang tenggelam disebabkan naik perahu atau kapal laut diwaktu angin ribut,orang 
yang tenggelam dengan cara seperti ini bukan termasuk syahid . 


3. Orang yang mati sebab penyakit " tho'un ", meskipun tidak pada waktu mewabahnya penyakit 
tho'un atau dengan sebab selain tho'un namun pada waktu mewabahnya tho'un atau setelahnya 
dengan syarat bersabar dan mengharap pahala dari Alloh SWT . 


4. Orang yang mati disebabkan " rindu membara " dengan syarat menjaga diri dari hal-hal yang 
diharamkan meskipun dari hanya sekedar melihat orang yang dicintai,seandainya ia berduaan 
dengan orang yang dicintai tidak akan melanggar norma-norma syar'i,selain itu juga bisa 
menyimpan rindu membaranya,sampai2 pada orang yang dicintai pun ia tidak pernah 
memperlihatkannya . 


5. Wanita yang mati karena " sakit melahirkan " meskipun hasil dari perzinaan dengan syarat tidak 
bermaksud untuk menggugurkan kandungannya (aborsi) . 


6. Orang yang " dibunuh secara dzolim " , meskipun dengan hanya melihat keadaannya 
saja.Misalkan orang yang sebenarnya harus dihukum dengan memancung kepalanya kemudian ia 
dibunuh dengan membelah badannya . 


1. Orang " mati dalam pengembaraan " meskipun pengembaraannya itu tergolong maksiat, 
misalnya budak yang pergi tanpa pamit dan juga istri yang pergi karena nusyuz (ngambek) pada 
suaminya . 


8. Orang yang " mati pada waktu mencari ilmu " meskipun berada ditempat tidurnya . 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3689 ) 


9. Orang yang mati " terbakar api ". 
10. Orang yang " mati karena robohnya bangunan ". 


11. Begitu juga orang yang " mati mendadak atau di negri musuh " seperti keterangan yang telah 
dikomentarkan Ibnu Rifah . 


12. Begitu juga termasuk syahid akhirat adalah orang yang " mati dengan sebab dihad (dihukum) " 
, baik pelaksanaan tersebut melebihi ketentuan ataupun tidak,berdasarkan kemauan sendiri 
(taubat) ataupun tidak seperti yang dikomentarkan Assyibromilsi . 


Pengertian syahid bagi mereka adalah bahwa sesungguhnya : 
Op Ap aan sll 
Bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki. | AS. Ali imron : 169 J. 
Demikian ini dikomentarkan Alhusni : 
pP dong de Laka Jb gl Remik 3 JP AS) danang JUSII J3 3 JB ya ye Jai3 WAS Aap Lal, (LOL 20) sp HM 
Sya Uli aa AI Hal OK JB SI WAS JB ya pd lan BAYI Wal Ang Ualy 0S el) JB leya oa 
PAI LA ega MPI jaka Ai ega 
B. SYAHID DUNIA SAJA 


Yaitu orang yang terbunuh di waktu pertempuran melawan orang-orang kafir dengan sebab 
perang dan tergiur pada harta jarahan atau terbunuh sebab berpaling pada arah yang tak diridloi 
syara' atau bertempur karena riya' dan sebagainya. 


C. SYAHID DUNIA AKHIRAT 


Yaitu orang yang terbunuh dalam pertempuran melawan orang-orang kafir tapi bertempurnya 
untuk menjunjung tinggi kalimah Alloh yang luhur. Dan yang dikendaki ulama' ahli figih 
(pembahasan syahid) yaitu salah satu dari dua keterangan yang akhir (syahid dunia saja dan 
syahid dunia akhirat) dan hukum mereka adalah hanya wajib dikuburkan saja. 


TANDA-TANDA MAYYIT YANG KHUSNUL KHOTIMAH DAN SU'UL KHOTIMAH 
3 JI Olla 2 Sg) Puki Last y Ona S3 Oei Ep yh As Sold SLIME yag (LT 200) aj AU 
Mb alan pesily olap CA) dian padi) Ol UN dya Aas ah Iya Jyis elang Ale bl le Al Jyay case JB ae 
SLS pelet A89 Ag Jos A3 AL ya Ill pad Oa Anjly ai Ay Sl KI Indat beb Olga j3 Il ya ka) 
J3 de dina Jani Ai yi Rona! Joe 3 SUS RaN2 lily JSI 3 aldi ga Haa Oles gl Bakal ea JS LI 
SU 
Termasuk tanda-tanda kebahagiaan ketika kematian tiba adalah : 
- Dahinya berkeringat 


- Air matanya bercucuran 
- Lubang hidungnya mengembang 


Diriwayatkan dari Salman Alfarisi RA.ia berkata , aku mendengar Rosululloh SAW bersabda : 
"Telitilah keadaan mayit ketika maut menjemputnya, apabila dahinya berkeringat, air matanya 
bercucuran dan lubang hidungnya mengembang, maka Rahmat Alloh telah turun kepadanya. 


Dan apabila mengeluarkan suara seperti suara anak unta tercekik,atau warna kulitnya berubah 
kebiru-biruan atau mengeluarkan buih dari kedua rahangnya maka adzab Alloh sungguh telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3690 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menimpa dirinya". 


Ketiga tanda-tanda ini terkadang nampak semua atau dengan satu atau dua saja. Memandang 
sedikit banyaknya manusia dalam berprilaku/ beramal. Adapun tanda-tanda diatas ketika dalam 
keadaan sehat maka itu adalah taufik untuk melakukan amal kesunahan sekuat tenaga . 


LIMA ORANG YANG TIDAK AKAN MEMBUSUK MAYATNYA 
OTS SY, Sara Ia dagbg dana Yg HB Lawe PN SUY (133 /3) odWI UU) 
MI SEO di. Hi 


Bumi enggan memakan jasad para nabi, orang alim, orang yang syahid,orang yang hafal Al-gur'an 
dan muaddzin yang meng-ikhlaskan adzannya untuk Allloh dzat yang menjalankan peredaran 
bintang-bintang di cakrawala. Wallaahu A'lam. 

LINK ASAL: 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/568611643161648/ 


2376. MASALAH HUTANG MAYIT 


PERTANYAAN : 
Chikado Lukime 


Pertanyaan titipan : H. opo adalah pengusaha dan punya anak 5 cowok 3 cewek 2 istrinya HJ siti , 
H opo meninggal duluan dan yang menjalankan perusahan skarenag istrinya Hj. siti setelah di 
pegang Hj siti ternyata perusahaan banyak hutangnya sekitar 100 M sedang harta kekayaan Hj siti 
cuma ada 50 M. Pertanyaan : bila H siti meninggal wajibkah anaknya membayar hutang orang 
Tuanya,sedang anaknya tidak mendapat harta warisan ? 


JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Bila si mayit tidak meninggal tirkah/tirkahnya tidak cukup untuk membayar hutangnya maka ahli 
warisnya tidak wajib untuk membayar, akan tetapi bila ahli waritsnya atau orang lain menanggung 
hutang tersebut maka simayit tersebut sudah bebas bila penghutangnya merelakan dengan 


pengalihan tersebut . (| ghoyah talkhish almurod him 134 dan 142,bughyah hlm 137,almajmu' 
5/105 dan hasyiyah aljamal 2/141 |. 


Urutan pentasharupan tirkah : 
1. bayar hutang 
2. biaya perawatan mayit. 
3. kewajiban haji dan zakat. 
4. washiya 1/3 nya tirkah atau kurang dari 1/3. 
5. warisan. 


Bila tirkah masih tetap mencapai senisab maka pembayaran zakat di dahulukan dari biaya 
perawatan mayit dan pembayaran hutang.Lihat I'anah 3/222 


YEN yoo Gas BE Ly JI BLS Bls Ola mp SAN adl Gain Geetnal Hall AM Uya Cd Aaley ML 
Pj cad mtor ATAU S4 OB dng LS ASIN Lala 2 Lemon ya kami Hb Anjani Tagll pd sak jaly OT Kou 
hay II ATAS BO maa ALA) dpn La 3 Dai At Ale IIS Ol ek 3 IIS) Id dlu 0 ju23 Jam 
in Lio Jail ab Jis OS mama YO SAN Jam Ol 5 ya SY ya lerg iat Tal sono SUS CAM Ill Of 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3691 ) 


PA Gw gaP hy AS EN rp delay la nga la pki aj cad Cap M3 Jai Iib anye deg dal 
hay Aan JI ye REI 3 UAS, SINI 3 damai MI Lagas HI JS gl Anne UU II 3g IS Jai da al YI La) 6S 
A2 sal so la gali Op la ya il Ad Ie LG rd deley Ka Ol AYANYY 2 0 gas jala 
https://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&Option-Fatwald&ld-140872 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/585657894790356 


F0028. DETIK DETIK SAKAROTUL MAUT 


Hal hal yang sunah dilakukan terhadap orang yang sakit parah (muhtadhor), 
1. Mengahadapkannya ke arah kiblat 


Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaringkannya pada lambung sebelah kanan (kepal di 
utara), jika tidak mampu maka dengan membaringkan pada lambung kirinya (kepala di selatan), 
dan bila hal ini tidak mampu maka dengan posisi diterlentangkan (mlumah) dan member sejenis 
bantal dikepalanya agar bisa menghadap kiblat 
2. Membacakan surat yasin dengan keras dan surat Ar-Ra'du dengan lirih, 
Jika keduanya mungkin di baca, namun jika hanya mungkin membaca salah satunya, maka 
dibacakan surat yasin untuk mengingatkannya pada urusan akhirat. Jika muhtadhlor (orang yang 
sudah sekarat) sudah tidak mempunyai perasaan maka yang lebih utama di bacakan surat Ar- 
Ra'du, untuk mempermudah keluarnya ruh.I4| 
3. Mentalkin (menuntun untuk membaca Laa ilaaha illalloh) 
Nabi bersabda : 

«(SM agya Tadi J3 ali YSS AA OS aya 
“barangsiapa yang akhir hayatnya membaca Laa ilaaha illalloh maka ia akan masuk surga” 
Menurut gaul sahih penalkinan dilakukan satu kali (tidak perlu diulangi), kecuali apabila muhtadlor 
setelah ditalkin berbicara sekalipun masalaj ukhrawi, maka talkin sunah untuk diulangi lagi. 
Menurut imam As Shamiri talkin tidak sunat diulangi selama muhtadlor tidak membicarakan 
urusan duniawi. Talkin untuk orang muslim tidak memakai lafadz tasbih dan ashadu, kedua lafadz 
tersebut digunakan untuk mentalkin orang kafir yang diharapkan masuk islam. 
Orang yang melakukan talkin disunahkan bukan ahli waris, bukan musuhnya atau orang yang 
hasud/iri kepadanya, hal ini bertujuan untuk menghindari dugaan bahwa mereka mengharapkan 
kematian muhtadlor.(5| 


Jika yang ada hanya ahli waris maka hendaknya yang metalkin adalah ahli waris yang paling 
saying kepadanya.I6| 


4. Memberi minum kepada Muhtadlor (orang yang sakit parah) 


Hal tersebut disunnahkan, terutama apabila ada tanda bahwa ia meminta minum, sebab pada 
waktu itu syetan menawarkan minum yang akan ditukar dengan keimanan. 


Tanda baik dan buruknya mayyit : 


Tanda-tanda mayyit yang baik : 
1. Keningnya berkeringat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3692 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Kedua matanya mengeluarkan air mata 
3. Janur hidungnya mengembang 
4. Wajahnya ceria 


Tanda- tanda mayit jelek : 
1. Wajahnya kelihatan sedih dan takut. 
2. Ruhnya sulit keluar, bahkan sampai seminggu 
3. Kedua sudut bibirnya berbusa. 


Tanda-tanda diatas bisa kelihatan semua, atau hanya sebagiannya saja.|7| 
Keterangan : 


Apabila ada tanda yang baik maka sunnah untuk disiarkan kecuali jika mayyit dhohirnya ahli 
maksiat atau orang fasik, maka tidak boleh di siarkan, agar perilaku jeleknya tidak ditiru orang lain. 
Bila ada tanda yang jelek maka wajib dirahasiakan, kecuali dhohirnya mayit adalah orang yang 
ahli maksiat atau orang fasik, maka boleh untuk diberitahukan orang lain agar perilaku jeleknya 
tidak diikuti orang lain 


Kn Ka Hak 3 pai Alay pa ai HUI Gila Aa Te enim goa eka PN de pom Up 
Yama AP porn 2» 

Dan tidak di haramkan bagi wanita yang haid dan nifas mendatangi seseorang yang dalam 
keadaan sekarat menurut pendapat yang mu'tamad, akan tetapi menurut ibnu hajar dalam kitab al 
ubab dan pendapat ibnu almugri dalam kitab rhaudhotut thalib berbeda pendapat( mengharamkan) 
dengan memberi (illat) alasan dengan sebab hadirnya wanita yang haid dan nifas dapat mencegah 


hadirnya malaikat rahmah pada orang yang sekarat. | Khasiyah albujairomi ala alkhotib juz 1 hal 
354 |. 


Kesunnahan Setelah Ruh Dicabut 
1. Memejamkan kedua matanya dengan mengusap wajahnya sambil membaca : 


elang Ale AI lap AI yang Ala deg AI ea 
bila belum berhasil maka tariklah kedua lengan dan ibu jari kakinya secara bersamaan. 


2. Kedua rahangnya hingga kepala bagian atas diikat dengan kain yang lebar agar mulut tidak 
terbuka. 
3. Sendi-sendi tulang dilemaskan dengan cara melekukkan tangan pada lengan, betis pada paha, 
paha pada perut agar mudah didalam memandikan dan mengkafaninya 
4. Pakaian mayit dilepas dengan pelan, lalu mayit ditutupi dengan kain yang tipis, ujungnya 
diselipkan dibawah kepala dan kedua kaki. 
Keterangan : 
a. Untuk mayit laki-laki yang dalam keadaan ihrom maka kepalanya harus terbuka (tidak boleh 
ditutupi) 
b. Untuk mayit perempuan yang sedang ihrom maka wajahnya tidak boleh ditutupi. 
5. Mayit diletakkan ditempat yang agak tinggi, sekira tidak menyentuh tanah, seperti di atas dipan 
(amben), agar tanah yang basah tidak mengenainya (supaya tidak segera membusuk) 


6. Membakar dupa atau menaburkan wewangian disekitar mayit, agar bau yang tak sedap menjadi 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3693 


hilang 


7. Meletakkan sesuatu (selain mushaf) yang agak berat di perut mayit, dengan cara benda 
tersebut di bujurkan dan diikat agar perutnya tidak mengembang. Untuk beratnya kira-kira 54,3 
gram atau 0,5 ons 


8. Segera melunasi hutang dan melaksanakan wasiatnya 


(4| Al mahalli juz 1 hal: 321 
Ip) Nihayatuz zain 147 

(6J Aulyubi juz 1 hal:321 
(7) Nihayatuz zain hal: 147 


TAJHIZUL MAYYIT 


Tajhizul mayit artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Hukum tajhiz 
adalah fardlu kifayah bagi setiap orang mukallaf yang mengetahui atau menyangka atas kematian 
seseorang. 


STATUS MAYIT YANG AKAN DIRAWAT DIPERINCI SEBAGAI BERIKUT: 
1. Muslim Ghoiru Syahid Wa Ghoiru Sigti 
Yaitu mayit muslim dewasa serta bukan mati syahid 


Kewajiban yang harus dilakukan terhadap mayit ini adalah : 
1. Memandikan 
2. Mengkafani 
3. Menshalati 
4. Memakamkan 


2. Mayit Muslim Al Syahid (Syahid Dunia Dan Akhirat) 
Yaitu mayit yang mati waktu perang dengan non muslim (orang kafir) 


Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin terhadap mayit seperti ini adalah : 
1. Mengkafani dengan pakaian perangnya. Bila tidak cukup maka ditambah dengan kain kafan 
lain sehingga bisa menutupi seluruh badannya 
2. Memakamkan. 


Untuk mayit syahid dunia akhirat ini haram di sholati dan dimandikan meski ia menanggung 
hadast besar. 


3. Mayit Al-Muslim As-Sigtu (Bayi Prematur) 

Yaitu bayi atau janin yang lahir sebelum mencapai usia 6 bulan. Dalam kitab-kitab salafi 
menangani bayi ini diperinci sebagai berikut, 

Lahir dalam keadaan hidup, yang bisa diketahui dengan jeritan, gerakan atau yang lainnya. 
Kewajiban terhadap bayi ini adalah sama seperti mayit muslim dewasa yaitu: memandikan, 
mengkafani, menyolati, dan menguburkan. 

Lahir dalam bentuk bayi sempurna, (sudah berusia 4 bulan), namun tidak diketahui tanda-tanda 
kehidupan. 

Kewajiban terhadap bayi ini adalah : memandikan, mengkafani dan menguburkan. Adapun hukum 
mensholatinya tidak diperbolehkan. 

Belum berbentuk manusia (belum berusia 4 bulan). Bayi yang demikian, tidak ada kewajiban 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3694 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannyaf1). 

Keterangan : 

Bayi yang lahir mencapai usia 6 bulan, maka menurut pendapat yang kuat, harus ditahjiz seperti 
orang dewasa meski tidak ada tanda-tanda kehidupan.I2| 


4. Kafir Dzimmil3| 
Yaitu kafir yang tidak memusuhi orang islam. 


Kewajiban yang harus dilakukan hanya ada dua macam yaitu, 
a. Mengkafani 
b. Memandikan 


Hukum memandikannya boleh (jawaz), namun haram untuk disholati. 


(1) At-tarmasy juz III hal 453-461 
(2) Hasyiyatul jamal juz 2 hal 191 / Fanatut tholibin juz 2 hal:123 
(3) At-tarmasi juz 3 hal. 453-461 


MEMANDIKAN MAYIT 


Batas minimal memandikan mayit adalah : 

1. menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayyit 

2. mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit termasuk juga farjinya tsayyib 
(kemaluan wanita yang sudah tidak perawan) yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat 
kelamin laki-laki yang belum dikhitan (kulup)I1| 


Keterangan: 


Kusus mengenai anak laki-laki yang belum dikhitan (berkelopak kulit) jika air tidak bisa sampai 
kebawahnya maka hukumnya diperinci sebagai berikut : 


a.Jika di bawah kelopak kulitnya suci, maka sebagai ganti membasuh adalah di tayammumi 


b.Jika dibawah kelopak kulitnya najis yang tidak bisa dihilangkan kecuali dipotong. Maka haram 
memotongnya. 


Mengenai penanganan laki-laki ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama : 
Menurut imam romli : cukup dikafani dan dikubur tanpa disholati 


Menurut imam ibnu hajar : ditayammumi kemudian disholati dan dikubur. Pendapat ibnu hajar ini 
mendapat dukungan dari syeikh al fadani, sebab mengubur mayit dengan tanpa disholati 
menandakan kurang adanya penghormatan.I2) 


Sedangkan cara mentayammumi mayit yang praktis sebagai berikut : 
Kedua tangan orang yang tayammum diletakkan pada debu 
Tangan kanannya diusapkan pada wajah mayit, seraya niat : 

Io Mia ala Bg ai Lagi 
Tangan kiri diusapkan pada tangan kanan mayit. Tangan kanan diletakkan pada debu lagi untuk 
diusapkan pada tangan kiri mayit. 


Cara memandikan yang lebih sempurna, sebagai berikut : 
1. Tempat memandikan sepi, tertutup dan tidak ada orang masuk kecuali orang yang bertugas. 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3695 


2. Ditaburi wewangian, semisal dengan membakar dupa, yang berguna untuk mencegah bau 
yang keluar dari tubuh mayit, selain juga karena ada ulama yang berpendapat supaya malaikat 
turun memberikan rahmatnya (mahfudz at-tarmasi juz 3 hal. 399-402) 

3. Mayit dibaringkan dan diletakkan di tempat yang agak tinggi, seperti di atas dipan atau 
dipangku oleh tiga atau empat orang. Hal ini dilakukan guna mencegah mayit supaya tidak 
terkena percikan air 

4. Mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya, jika tidak memungkinkan 
atau mengalami kesulitan, maka cukup auratnya saja yang ditutup yaitu antara pusar sampai 
lutu 

5. Orang yang memandikan wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya (antara pusar 
sampai lutut). Dan sunah beralas tangan ketika menyentuh bagian tubuh selain aurat. 

6. Perut mayit diurut dengan tangan kiri secara perlahan oleh orang yang memandikan secara 
berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayit dapat keluar. 

1. Membersihkan dua lobang kemaluan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus 
dengan kain. 

8. Membersihkan gigi mayit dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang 
beralaskan kain basah dan jika terkena kotoran maka harus disucikan terlebih dahulu. 

9. Mewudhukan mayyit persis seperti wudlunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunnahnya, 
niatnya mewudlukan mayyit adalah : 

ad II sal Lgi 
“saya niat mewudlukan pada mayit ini” 

10.Membasuh mayyit mulai kepala hingga telapak kaki dengan air sabun, sampo atau daun bidara 

dengan cara : 

" Mengguyurkan air ke kepala mayyit 

" Mengguyur sebelah kanan bagian depan anggota tubuh mayit dimulai dari leher sampai 
telapak kaki mayit 

" Mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayit dengan agak memiringkan 
posisinya, mulai leher sampai kaki. Kemudian sebelah kiri juga dimulai dari bagian leher 
sampai kaki. 


Keterangan : Untuk basuhan nomer 8 ini, belum dihitung basuhan yang wajib dalam memandikan 
mayit, sebab air yang digunakan bukan air yang thohir muthohir. 


Mengguyur seluruh tubuh mayit mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni (tidak tercampur 
dengan sabun atau daun widara) untuk membilas sisa-sisa daun bidara, sabun atau sesuatu yang 
ada pada tubuh mayit, dengan posisi mayit dimiringkan. 


Keterangan : Basuhan ini juga tidak bisa dihukumi basuhan yang wajib sebab air tersebut (meski 
air murni) namun akhirnya akan berubah (thahir goiru muthohir) sebab terkena bekas sabun, 
sampo, daun bidara yang berada pada tubuh mayit 


Mengguyur seluruh tubuh mayit yang ketiga kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit 
kapur barus, yang tidak sampai merubah kemutlakan air atau bisa dengan cara diguyur dengan air 
bersih murni (tanpa kapur barus) sampai rata keseluruh tubuh mayit, lalu tubuh mayit diperciki 
dengan air kapur barus 


Keterangan : Basuhan ini merupakan basuhan yang wajib dalam memandikan mayit. Pada saat 
basuhan terakhir ini disunahkan untuk membaca niat : 


Kmbl Ola 03 Jend Tag N Aale 2d dolan Y Jamil Tu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3696 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"saya niat memandikan mayyyit ini / saya niat memandikan untuk memperbolehkan menyolatinya" 


Menyisir rambut dan jenggot mayit yang tebal dengan perlahan (jika rambutnya acak acakan) 
memakai sisir yang longgar agar tidak ada rambut yang rontok. Jika ada rambut yang rontok maka 
harus diambil dan dikembalikan, namun kesunnahannya dibungkus dengan kain kafan kemudian 
dikebumikan bersama mayit. 


Hal ini jika mughtasil (orang yang memandikan) menghendaki membasuh sebanyak tiga kali, 
apabila menghendaki yang lebih sempurna lagi maka mayit bisa dimandikan dengan 5/7 basuhan. 


Untuk lima kalli basuhan maka dengan urutan sebagai berikut : 
1. Air sabun/daun widara 
2. Air pembilas (muzilah) 
3. Basuhan ke 3, 4 dan 5 memakai air bersih yang dicampur sedikit kapur barus atau 
sejenisnya 
Untuk 7 kali basuhan maka dengan urutan sebagai berikut : 
1. Air sabun/daun widara 
2. Air pembilas (muzilah) 
3. Air sabun/daun widara 
4. Air pembilas (muzilah) 
5. Basuhan ke 5,6 dan 7 air bersih yang dicampur sedikit kapur barus dan sejenisnya 


Tambahan : 


Paling sempurna memandikan mayit adalah Sembilan basuhan, berbeda dengan pendapat al- 
muksyi yang mengatakan bahwa tujuh basuhan adalah batas maksimal kesempurnaan 
memandikan mayit, lebih dari itu hukumnya makruh karena termasuk Isrof(berlebihan) 


Haram menelungkupkan mayit pada saat memandikan sebab hal tersebut menandakan 
penghinaan kepada mayit. 


SYARAT ORANG YANG MEMANDIKAN 


Harus sejenis atau ada hubungan mahrom atau ada ikatan suami istri, atau mayit adalah seorang 
anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Jika tidak di temukan, maka mayit cukup 
ditayammumi dengan ditutupi semua anggota badannya selain anggota tayammum. Dan orang 
yang menayammumi harus beralas tangan (Ibrahim al-bajuri juz 1 hal. 246) 


Memiliki keahlian dalam memandikan mayit 


Orang yang memandikan dan orang yang membantunya harus memiliki sifat amanah (dapat di 
percaya), dalam artian : seandainya dia memberitahukan suatu kondisi menggemvirakan yang 
Nampak dari mayit, maka beritanya dapat dipercayai kebenarannya. Sebaliknya, jika melihat hal- 
hal yang tidak menggembirakan, maka ia mampu untuk merahasiakannya (Ibrahim al-bajuri juz 1 
hal. 246) 


PERINGATAN : Harom melihat aurotnya mayit, kecuali untuk kesempurnaan memandikan, seperti 
untuk memastikan bahwa air yang digunakan sudah merata atau untuk menghilangkan kotoran 
yang dapat mencegah sampainya air pada kulit mayit 

Disunahkan pula memakai air dingin, karena lebih menguatkan daya tahan tubuh mayit. Kecuali di 
saat cuaca dingin maka disunahkan memakai air hangat 


(1) At-turmusi juz 3 hal: 399-402 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3697 ) 


(2) Nihayah zain hal. 151 / kasifatus saja hal,101 


TATA CARA PEMAKAMAN 


Mengubur jenazah di pekuburan lebih utama daripada di tempat khusus. Dalam membawa 
jenazah ke pekuburan disunnahkan menaruh posisi kepala di arah depan walaupun bukan arah 
kiblat.(1) 


Sedangkan lubang kubur, minimal harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: 
1. Bisa menutupi dari bau busuknya mayit dan bisa melindungi mayit dari binatang buas (tidak 
bisa digali dan dimakan binatang buas) 
2. Berupa galian, tidak cukup jika berupa bangunan di atas tanah sekalipun bisa melindungi 
dari binatang buas. 


Sedangkan yang paling utama yaitu membuat galian yang luas dan dalam setinggi orang normal 
berdiri dengan mengangkat tangannya ke atas atau sekitar 4 Yz dzira' atau 2,25 M Galian ini bisa 
berbentuk dua macam yaitu : Lahd, yaitu melubangi bagian bawah dari lubang kubur pada sisi 
arah kiblat setelah menggali sedalam 2,25 M. Ini lebih utama (afdol) di daerah dengan struktur 
tanah yang keras. 


Syag, yaitu membuat galian di tengah-tengah lubang kubur seperti galian sungai. Ini lebih utama 
(afdol) di daerah dengan struktur tanah yang gembur dan lunak. 


Tata cara penguburan mayit yang paling sempurna dan sesuai dengan kesunahan adalah 

sebagai berikut : 

1. Meletakkan jenazah sebelum dimasukkan ke liang kubur di posisi kaki kubur (sebelah selatan 
liang lahat). 

2. Mengangkat jenazah, lalu diturunkan ke liang kubur dengan posisi kaki terlebih dahulu. 

3. Dikubur tanpa memakai alas, bantal atau peti. Hukum menggunakan ini semua makruh kecuali 
dalam keadaan darurat seperti ketika lahatnya berair. 

4. Orang yang masuk ke dalam liang lahat disunnahkan ganjil, afdolnya tiga orang. 

5. Menutup liang kubur dengan kain ketika prosesi pemakaman supaya tidak terlihat aurat mayit 
jika terbuka. 

6. Mayit diletakkan berbaring miring dan sisi tubuh bagian kanan (lempeng kanan) menempel di 
tanah, makruh bila menggunakan sisi tubuh bagian kiri. Adapun menghadapkan ke kiblat 
hukumnya wajib. 

1. Sunnah bagi yang menguburkan mengucapkan : 

Kelay ITy dala A81 Go AI Iyan ala Je) A8 gag 

8. Melepas ikatan kafan mayit pada kepala mayit dan membuka kafan yang menutupi pipi mayit 
lalu menempelkannya ke tanah. 

9. Meletakkan bantalan dari tanah (biasanya berbentuk bulat) pada bagian belakang tubuh mayit 
seperti belakang kepala dan punggung, kemudian menekuk sedikit bagian tubuh mayit ke arah 
depan supaya tidak mudah untuk terbalik atau menjadi terlentang. 

10.Adzan dan igomah dengan lirih, lalu menutup liang dengan papan sebelum ditutup dengan 
tanah dengan menaikkan sedikit urukan tanah setinggi jengkal. 

11.Setelah proses penguburan selesai, berdiam sebentar untuk dibacakan talgin serta 
memperbanyak istighfar bagi mayit. 


REFRENSI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3698 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bab Alai pl yua lal Rpr IPO OT ed Jl 3 La aa Kay 3 Ted Ol dan Sara (Sa Ol) 3 Ih Ap 
Gen seken DepaN NIG LaS 

387 yo Sand mill 

cam 331 Lal, 

2 Hal AS : 

La al los Tau deh send SA Jati pb gai BSN plmali Karl . 

2. sale SAM Jai 3 Up yaa 

3. Kamah Ueti GAdl SAE BY) YA AKU 1 ola. 

JI OS abdi AS V9 (Sy detasa Y GL £ Leni ya dan Ag MAL, KST Baim 1 (eljl) Oia Jah 

Gay ab OA A1 AI LAS : 

(bt dai 1 lay RA jdi — Gang — id Ol Ang RAIN Ron ya pil lor Jikaal 3 Sa gag La ji OT ya 5 Anal 
BogaM Road PI Koala Of GAS oya Jati ag Sui 

Re SN AAS Soe SN AS II Just Oa) AS HI Jang 9 jek Ol ya 1 AI 


TALAIN MAYIT 


Telah umum dalam masyarakat kita, selesai jenazah dimakamkan salah seorang dari pihak 
keluarga mayit duduk disamping makam lalu mulai melafadzkan bacaan talginfil bagi mayit. 
Namun dewasa ini, ada satu kelompok yang mengklaim dirinya paling mengikuti al-Guran dan 
sunnah dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa talgin mayit adalah 
bid'ah karena tidak memiliki landasan dalam syari'at serta tidak bermanfaat bagi si mayit. 
Permasalahan semacam ini telah menjadi polemik dalam masyarakat, benarkah talgin mayit tidak 
memiliki landasan syari'at padahal telah dilakukan oleh para ulama' pendahulu kita ?. 


Oleh karena itu, kami akan membahas tentang dalil-dalil yang menjadi landasan talgin mayit agar 
bisa memberikan kejelasan pada masyarakat. 


Dasar hukum talgin mayit 
Salah satu dasar hukum mengenai talgin adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 
imam Abi Dawud, dan imam An Nasai : 

AYI Y Sy Ni) 
“Talginilah orang-orang mati kalian dengan Laa ilaaha illalloh “ 
Memang mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud lafadz «su,- dalam hadits di atas 


orang-orang yang hampir mati bukan orang-orang yang telah mati, sehingga hadits tersebut 
menggunakan arti majas (arti kiasan) bukan arti aslinya. 


Akan tetapi, tidak salah juga jika kita artikan lafadz tersebut dengan arti aslinya yaitu orang yang 
telah mati. karena menurut kaidah bahasa arab, untuk mengarahkan suatu lafadz kepada makna 
majasnya diperlukan adanya gorinah (indikasi) baik berupa kata atau keadaan yang menunjukkan 
bahwa yang dimaksud dengan perkataan tersebut adalah makna majasnya bukan makna aslinya. 
Sebagai contoh jika kita katakan “talginillah mayit kalian sebelum matinya” maka kata-kata 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3699 


“sebelum matinya” merupakan gorinah yang mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan kata 
mayit dalam kalimat ini bukan makna aslinya (yaitu orang yang telah mati) tapi makna majasnya 
(orang yang hampir mati). 

Sedangkan dalam hadits tersebut tidak diketemukan @orinah untuk mengarahkan lafadz sSligo 
kepada makna majasnya, maka sah saja jika kita mengartikannya dengan makna aslinya yaitu 
orang-orang yang telah mati bukan makna majasnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian 
ulama seperti Imam Ath Thobary, Ibnul Humam, Asy Syaukany, dan Ulama lainya. 


Selain hadits di atas, masih ada hadits lain yang menunjukkan kesunahan mentalgini mayit 
setelah dikuburkan, yaitu : 
Y, tem xp “8 OB G5 Lada ana aa petak Bi 


Wo... 9 9 


Din Lana Depo K2 aw an UR aa La CP Nana aa 

Ad aja Sis dadi UU gila Ta daa ata ae PKI Tani oa, Ae anang Cp DL 
HS or UNP gl Il am” Ho KA BA ap ea In 6 Ta DU TUM Kant An OB skema GH. 
abal! ly 


“Jika salah satu diantara kalian mati, maka ratakaniah tanah pada kuburnya (kuburkanlah). 
Hendaklah salah satu dari kalian berdiri di pinggir kuburnya dan hendaklah berkata : “wahai fulan 
(sebutkan nama orang yang mati, pent) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati, pent)” sebab 
dia bisa mendengarnya tapi tidak bisa menjawabnya. Kemudian berkata lagi : “wahai fulan 
(sebutkan nama orang yang mati, pent) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati, pent)” sebab 
dia akan duduk. Kemudian berkata lagi : “wahai fulan (sebutkan nama orang yang mati, pent) anak 
fulanah (sebutkan ibu orang yang mati, pent)” sebab dia akan berkata : “berilah kami petunjuk — 
semoga Allah merahmatimu-" dan kalian tidak akan merasakannya. Kemudian hendaklah 
berkata : “ sebutlah sesuatu yang kamu bawa keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada 
Tuhan kecuali Allah SWT, Muhammad hamba dan utusan Nya, dan sesungguhnya kamu ridlo 
Allah menjadi Tuhanmu, Muhammad menjadi Nabimu, dan Al Guran menjadi imammu”, sebab 
Mungkar dan Nakir saling berpegangan tangan dan berkata : “mari kita pergi. Kita tidak akan 
duduk (menanyakan) di sisi orang yang telah ditalgini (dituntun) hujjahnya (jawabannya), maka 
Allah menjadi hajiij (yang mengalahkan dengan menampakkan hujjah) baginya bukan Mungkar 
dan Nakir”. Kemudian seorang sahabat laki-laki bertanya : wahai Rasulullah ! Jika dia tidak tahu 
ibu si mayit ?Maka Rasulullah menjawab : nisbatkan kepada Hawa, wahai fulan bin Hawa”(H.R. 
Thabrani) (2). 


Berdasarkan hadits ini ulama Syafi iyah, sebagian besar ulama Hanbaliyah, dan sebagian ulama 
Hanafiyah serta Malikiyah menyatakan bahwa mentalgini mayit adalah mustahab (sunah)/3). 


Hadits ini memang termasuk hadist yang dhaif (lemah), akan tetapi ulama sepakat bahwa hadits 
dhaifmasih bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan mengenai fadloilul a'mal dan anjuran 
untuk beramal, selama tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat (hadits shohih dan hadits 
hasan lidzatih) dan juga tidak termasuk hadits yang matruk (ditinggalkan)(4). Jadi tidak mengapa 
kita mengamalkannya. 


Selain itu, hadist ini juga diperkuat oleh hadist-hadits shohih seperti : 
DI SI 4 aa SIP) S50 4 Anik 3 JG ale Ud sal ya La PASI lag ade AI Lo AI Ia 0 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3700 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Si Anna ala an 
“Apabila Rasulullah SAW selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekat kuburan dan berkata : 
mintalah kalian ampunan untuk saudara kalian dan mintalah untuknya keteguhan (dalam 


menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir) karena sesungguhnya dia sekarang sedang 
ditanya” (H.R. Abu Daud dan dishahihkan oleh Hakim)(5). 


Juga hadits yang diriwayatkan Imam Muslim r.a : 
SE peta Oa AS Uu ea Apa Lab « G3 Bp : JB e— as AI PE 03 
Pm agya TE 4 gali BL Sel, « Std 
Diriwayatkan dari 'Amr bin Al “Ash, beliau berkata : Apabila kalian menguburkanku, maka 
hendaklah kalian menetap di sekeliling kuburanku seukuran disembelihnya unta dan dibagi 


dagingnya sampai aku merasa terhibur dengan kalian dan saya mengetahui apa yang akan saya 
jawab apabila ditanya Mungkar dan Nakir(6). 


Semua hadits ini menunjukkan bahwa talgin mayit memiliki dasar yang kuat. Juga menunjukkan 
bahwa mayit bisa mendengar apa yang dikatakan pentalgin dan merasa terhibur dengannya. 


Salah satu ayat yang mendukung hadits di atas adalah firman Allah SWT : 

(BSA aja ai GSM Dp S3, 
“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang- 
orang yang beriman. “ 


Ayat ini memerintah kita untuk memberi peringatan secara mutlak tanpa mengkhususkan orang 
yang masih hidup. Karena mayit bisa mendengar perkataan pentalgin, maka talgin bisa juga 
dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada 
Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya 
sangat membutuhkan peringatan tersebut(7). Jadi ucapan pentalgin bukanlah ucapan sia-sia 
karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. 


Referensi : 
(17219 | 6) — plan mao Ae La TK 
(2286 217 a) — ae SI mali 
167 1g Gas Rnb K0 
(3162 pl a SNI 
2g 23 Sl 
226 Pp ata Pe al KIE 
447 pl Al LI gl d0 II EP sa 
155 1 3 ay LI Jt 
(225 bg Old elo 
226 pd IN Th $ ya 
O)AS1 P1 3) MI Jaw 
OTT PIL MI el, 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3701 ) 


D3 23 lb red JSI 
Dl old 
3 125 ye Ola3YI nya mei. 
135 JULI daas pr Mild! JI 
2547. BERITA / PENGUMUMAN KEMATIAN YANG 
TERLARANG 
PERTANYAAN : 
2 Hakam Ahmed ElChudrie 
Assalamu'alakum... Langsung saja tanpa banyak gembar gembor.. Na'yu atau yang biasa dikenal 


dengan berita kematian atau pengumuman kematian yang bagaimanakah yang dilarang oleh 
agama...? wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam, 


VI Aaiha V- - Gasil - ala Ca: 

Boat lg yg WA (II WA ola gaada Ang Mila Win As Uap Vs AN AM AS Lo Uaral, So) | pa San yla AA lusin 
Naa allara Y el, () KB E Tej Iistala 3d AAA lea LNG ala Fakyad Gina AMI, Ad sx al AU Wes su Wa Laga Ika jla 
MA ghial ayla ng KalalA (asia ol, AS) Lia, ap, 


Sungguh Rasulullah saw. pernah mengumumkan kepada para sahabat mengenai kematian 
Najasyi pada hari kematiannya. Lalu Nabi saw. pergi ke tempat shalat dan beliau bertakbir 
sebanyak empat kali — Hadits di atas adalah dalil dianjurkannya mengumumkan kematian tapi 
tidak menyerupai orang-orang jahiliyah dalam mengumumkan kematian. Itulah mengumumkan 
kematian semata-mata ajakan untuk menshalati janazahnya, mengantarkannya ke pemakaman 
dan menunaikan hak mayit dengan melakukan hal-hal di atas. Sedangkan pengumuman kematian 
yang terlarang tidaklah pengumuman kematian sebagaimana di atas. Yang terlarang adalah 
mengumumkan kematian ala jahiliyah. Itulah pengumuman kematian yang mencakup penyebutan 
membangga-banggakan mayit dan selainnya. 

Tambahan referensi : 


SALA8 Mo LE jamad IYA 8 Wo Ny Ui Laga mei gol SIA 3 Iital Hyo cal Slop la Unta saia gia ASU gl 
ayal ey say maluy an y dag Manis cl baghs dg) 9 Wuwgld, AJ Lay Ula lala sala ey Wing, UAS M3 ak 
Iblus say Bongo ade 3 he Sy it JAR US 3 awalan ol, lala Kya, il Tai ala mna Il 
AN jaran Lx YA Is ary kasta 73 sig goal YA 9 Haid La 3 kh ola 3 Ubele ja 3 IYuutiaal ) 9 Sana 
al) lis 39 PI 3D AN Jlsl AI Yask. 
gal 3 Ne, Isak as) MEN NY Ag) isa gal bo cl SY bo £ 45 3 ak Y3 Jlayo KE) Sy sx) Uta 
AJ dina BU lay 0 Sig Pil ih Uya GS pad MA Aa Ol ds ika Kings DEL ga Uk by gu aj 
3 by) Y beda 353 ad CJ SA 9 maneh, 
sal ly angan Ye Na sale Y Spy jd el NAN 3 Ba Sl) mna Maak ata IA ASI Sl 
MABA ISI alta JA Mania j8 Y 3g g ad kasa Liga Kat ey 3S ay data Lag awan yan JI IA hp UM ca 3 
Aa ar AUuy Hiks SY ka ka yaa Hi yana 3 bo saA sluilo SI. 
3 bo Haa ARA AA aa Walau INA AYS Yah lela Ya 3 Yos 3 ka Mg Agal sah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3702 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 
Wala Ae 5 Ka Ilasla j5 Aga IS yo LELEA Ye ka Td Ik) SUula4 9 ANg si Agal 33 ya. 


Yang dilarang itu pengumuman acara kematian ala Jahiliyah seperti kebiasaan mereka jika ada 
orang yang terpandang meninggal, mereka mengirim seorang penunggang untuk pergi ke 
gabilah2 dan dia memberitahukan pada mereka : FULAN TELAH MENINGGAL, FULAN TELAH 
TIADA: HANCURLAH BANGSA ARAB dengan KEMATIAN SI FULAN. Dan pengumuman itu 
disertai dengan jerit tangis. 


104 Amira - ag gal Lap Op ama - Snggill JAN : 
AJ Untale ami 9 ISS) 97 ay Jalil ge par asia le Ta Ular gala gir) SA eny Unas 
BL gl Aingg Uaigp SA Lial Aging Watak ly ary Setia IN Ala saga ab ya nil ISA Ig USU Sa: 
Sala Ne Dg al dalil Ula ya" Ig: AAS Un D MIN IN Sx) 2g lin Gbnng sSL. 
IS) yaa" Hala" MAU Yoatu Le kasiat (Yaal(y san ghsileA 2 gd 3ale IYA Sui 
alel annaga Ian Ka ya ka ya Lal aya AI S3 ILawaly) ala Malem) ha, Kura) Tega » Kn Als 
Ma ye 39 Kata Ia p, akur gl Lusimulua sJalal lal Sl AN yA le Xp. 


Terlalu banyak untuk saya artikan, itu saya tampilkan sebagai referensi dan rujukan atas jawaban 
yang berupa teks Indo itu, agar saya tidak dikata si lidah tak bertulang, terlebih orang sekarang 
tidak banyak yang pintar, kalau sok pintar buuaaanyak... 


2 Ghufron Bkl 
Mengumumkan kematian seseorang hukumnya sunah kalau murni untuk memberi tau kematian 
tersebut / bukan meratapi 


2 Hakam Ahmed ElChudrie 

Sekarang, bisa kash contoh na'yu yang diperbolehkan seperti dalam hadits diatas... 

1. Pada saat ada seorang tokoh meninggal, di tv kan tertulis indonesia berduka dsb, ini trmasuk 
na'yu yang apa? 

2. Apabila ada pjbat yang mningal, pada saat dimakamk, dibacakan jasa, dan pangkatnya, apa 
juga termasuk na'yu ? Bila ya, masuk ktegoi yang mana? 


2 Brojol Gemblung 

1. Ya termasuk Na'yu yang diperbolehkan. 

2. Tidak termasuk Na'yu, tapi itu bagian dari Istisyhad atau yang biasa disebut dengan Dzikru al- 
Mahasin (menyebutkan kebaikan-kebaikannya), boleh namun makruh. 


2 Ghufron Bkl 
1. Termasuk na'yu yang sunah bila bertujuan untuk melakukan shalat ghaib, dido'akan dan 
disayangi. 
2. Termasuk na'yu yang dimakruhkan 
0 sp Alat SI Kuan dil Co oi 3 bp yap Bo lapb dal IMAN MX PNEYL se, 
can JB Hy 8 Gin Saya Sling op S3) yani HS sha yag AI mobg Roy JI 3 db LS 
HokikiaS Lapby lp tgk ANE) 2, Y delak gai ola yan agak EM all 52 Capt" eluy tele Al Iya) 
WE Bmasy gadi Led Lenkuaki BSI OS Of ah meta Ap Ale my LN pg 


1. Fokus : 
cola BSI OS Of oi emut Alah Ala II Redi Bag Ad en jliktalS lapky. 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3703 ) 


2. Fokus : 
se peling opa S3 yasuidl 1S elu yag 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/588371071185705 


2623. CARA BERKABUNG WANITA YANG DITINGGAL 
MATI SUAMI ATAU KELUARGA 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum mau tanyaapasaja kah yang tidak boleh digunakan dan dilakukan ketika 
berkabung (meninggalnya keluarga). Berapa harikah masa berkabung yang ditinggal mati 
keluarga nya dan wanita yang ditinggal mati suaminya ? 


JAWABAN : 


2 Hasyim Toha 
Apasaja kah yang tidak boleh digunakan dan dilakukan ketika berkabung (meninggalnya keluarga) 
19) 


- Diantaranya, tidak boleh menangis meronta-ronta seperti anak kecil minta perment.... 

Berapa harikah masa berkabung yang ditinggal mati keluarga nya dan wanita yg ditinggal mati 
suaminya ? 

- Minimal 3 hari... 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 

Diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, bahwa Rasululloh saw bersabda : Tidak boleh berkabung bagi 
perempuan atas kematian seseorang melebihi tiga (tiga hari tiga malam) kecuali atas 
(meninggalnya) suami, (maka baginya berkabung selama) empat bulan sepuluh (hari), dan tidak 
boleh memakai pakaian berwarna-warni kecuali pakaian Ashb (pakaian dari negara Yaman yang 
berwarna hitam putih), tidak boleh memakai celak, menggunakan pewangi kecuali ia telah suci 
(usai masa iddah) boleh memakai sedikit pewarna Aisth dan Adhfar.HR. Bukhori-Muslim. 


HUKUM IHDAD 


Diperbolehkan bagi perempuan untuk berkabung atau ihdad lantaran ada seorang kerabat yang 
meninggal dunia seperti suami, orang tua, atau saudaranya selama tiga hari tiga malam. Tidak 
diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk ihdad selama lebih dari tiga hari tiga malam atas 
kematian kerabatnya. Sedang apabila yang meninggal suami diperbolehkan ihdad selama 4 bulan 
10 hari.Hanya saja, mengenai berkabungnya seorang istri atas kematian suaminya, mayoritas 
ulama menyatakan hukumnya wajib. 


LARANGAN DALAM IHDAD 


Pada saat seorang istri sedang melakukan ihdad, ia dilarang melakukan beberapa hal berikut ini : 

1. BERHIAS : Tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang ihdad untuk berhias diri dengan 
memakai pakaian yang umumnya (menurut adat) dianggap sebagai sarana hias, atau sekedar 
memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak. Sebagian ulama madzhab Syafii seperti imam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(370 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu Hajar mengemukakan bahwa seorang istri yang sedang menjalani ihdad boleh memakai 
senuah cincin yang terbuat dari emas atau perak. 

2. MEMAKAI WEWANGIAN : Tidak boleh memakai segala bentuk wewangian (parfum), baik 
dipakai dibadan, atau pakaian. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk taroffuh (mencari 
kesenangan hati) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang ihdad. "Ibarot : 


Aa ALA Mey esa pi AS PA CR ta AI kn ala RA 54 2 na Hj! Bnaty dodi Landa 
PAS (Ona SI elenh Jla RA 54 2 na He Hrg di enilaal UNI AA yang Kay GI Al 
HA AA og GA NAN LAN ah BAL Ag ay aa Ji kah 
Ay al AN Ipa PH AA yag Hata Ja PK PAI IG aa) CAN aa aa 
SN Alia PA P3 BAG sada KASN RAN Ja (ne) Sp Raya Ala dh (Gd aah) 
LD ja el LA (OI AN tea PSA Je KAN Jo Re A59 3 —an AP Ta Cr Jak 
Ke Le SAS! Ala K4 348 2 mna 5 MN Sp JAN ca IM 3 VI 


01 o- PTN nd 


Ig Ha SPS agan Je ai CI AI, Sya WAS ooias Cr AI OI AI ja Lx ol oi 


$$ Pa 9 01 0 0-9 ab a BAM U en AB PARI PN 


Haa den PU AI AN AI Sp Ne HA Da de Pa 
AN Sen UI YAI Ga UJI SS pa te aa LP da oa DP Kesal Ugal Jia ce 


Aj DA pa Un d L tilal Tas Ya SA ras SAI & Lag PU UAN Jia din ag 


Wa) POS Bale MI Ai SG 0pP3 yeh) Food) ena Jie 3 DS pam Raj OS Raat SA eh 


Os 2, Bj Kd ira ya Hi MAKA YI ALAN RSA 636 3 ae TN 2 any HS ej 
Bea YSS JS bay 3 31 S9 ae Pe ala M3 Antang ML» 3 gaadl Tai amal Alis YO la yi 9 


Hadi) Opi ata La as Cg Ke por ESAI dl Sa Dea ca ya na say 


Pa 
L 2 202 33 0 - — 02 20 Pn B3 a30 a 5 


TA SAI Sg Pa HILANG SR yok LTE j, 
SES da 6 al alay AG palai Jb aa PARA Me yi MA Gn ama Ke Sa plang ale ad 
SA SAN Lp AI ag NK ia di HR Ipa AA AA gen Ka 
IBI) Hana pada! ISI lo Ra 402 2 ma Bol IU Gol AI aa Aa Ka Ld Lal) Ai 25 
AS JI Kah YG D Up Head ai Had B3 Up An Pra IAI AG ga 
Bp ARI Ye Uh Ka bo UI OB Jen gala Hao tn2 | adi Sio Lasan gg gas 


Gl At dna ME Ca Ky Ga De 5 IS NU Pemai YP Ce AN SY au 


2 .X. 2000 3. “04 0 OI. 0 .. 0. Ja, 2 90 Kie 0 0. 0 0... “a o- 


MA pa el Lagi AE SNN IL ca u pa dale sep GP Djaja 3 oa HS ea 


Ae grey I ji Oa 3 ab) Lee pa (lal ASI Jo R4 102 1 aa 5 2 er pia 
Me sa uban an pal Hand ah) Se SAE Ih ea Je Ai Ol Ga US jas 
TEA Yee Hk Aa el OI EA aa SP Ia ga Ly Ha Ulik Ca PM Gp 
MAA ja YK da Dg an Lk GET GA Mg Sa Tea yaa 
As MI Ia BE PI JB US GAN Aga 1S) asi ya aa Ke Gek Gg EN 3 pa Ii 
Na ea na 


DN Ca JA 3 OA Aa jd Sik AA Ya AI Ki YP DI De Yah jab GAS GL YAI Gp 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3705 ) 


Bae pd esa WI Oa Ai aa ang Sa Jen Gd pas pai Bagi j4 0 ea AK 


0g 0 0... 01 90. Lo 0-0 #5. . 8 .. 


Aa La - NS Ca na Hy jp 32 Apel) “La 25 aa Sa tajy Ya An 3 “ 


Ga EBT Da us 2 Ben Bai 
PA ng US in inai Aga Sel ontel Uya UAS Ray Granat AAN IG Up Lay23) Anandi 0 3 AU 

SES Ip P3 SL ga PSI ja Ty Uh had EGG be u SAS ed HA 
PA Tita UI Gi ali KAU AA LAN Ve BL DG Ula dp 3 Ki 


2 Ro SA 0 0 0» 3 9. 202 0 04 


— api sa Jati de" ai gak Jang aa Bi Ba ap aka jani Op yA 


say SE Jati BN ae HA Ie sianyi SS JB ya Jd RKA 248 1 mo S2 II 


AG JANAS SIN KU NI KI asin JA ba ME Gpp oa JA da 
Kn La Hb mb re OAT Je Ja Of ah on n S5 Da ya Lah 2aayi Bi AN Angan Kas 
NA HA at yah dl Jala AN Sp YG AS it CA Gia Ji PPA Up Sa La Pele aan 
Ak AA an GP We) UU 3 AN UE Cap VI Ya i G a 5 


01 0 Oo A0 2 Ie . A0. 0 0... 0-0 aa 


ga doa sy al) aa B0 Gas adah Kia jam ya ab Lean € SE Dg AN ja WS La 
Gp adi LI YG DU BEI Mu ce sh. AAN ARI) er Uya Sako) Ul cab 


SI AI. 2-0 2 00 Lag PN Lor 


PA Moy pb ab Yy Dak R3 pan yag La UN Kp gak LA pa La Si AS Op pama Cole os 


Da UI WK Ca aa Bea iba Sin Wah 3 5 Kdi AN an UG Wa 
0. da - Lah ah 20.2 0 - - 

PS S3 IU): Dal AG) rol Gak S) KS Ula mg pd Coal ea Ma 3 an) 

AA Ap HA Bj KAN G3 mh JS UE Ui ya TA AN LE abi Yan Eh ab 


MSG tenang JB Ag ISI JAS Aa Ray Ah Lana) ata Lag Mae Lara sa Anya ya ja ay A3 Oa HI 
AG ag SAN Uh Lali UNAS. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/579418775414268/ 


2635. BEBERAPA TANDA MENINGGAL KHUSNUL 
KHOTIMAH 
PERTANYAAN : 


2 Aviv Avandy 
Assalamu'alaikum.. apa benar jika seseorang mati / meninggal karena sebab kecelakaan itu 
termasuk husnul khotimah. 


JAWABAN : 
» Ulilalbab Hafas 


Hadis shoheh.“Tiada seorang muslim yang meninggal pada hari jumat atau malamnya kecuali 
Allah SWT akan menghindarkannya dari fitnah kubur". (HR.Ahmad). 


2 Intan Nur Azizah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3706 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Se ea TIA sa aa EN TA BRA SE AG iga Ga 
AA Uta) ks SAS 38 a01 Yaaky 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Barang siapa yang meninggal di hari jum'at 
ataumalamnya, maka akan dihilangkan siksa kubur darinya) dan dalam Ihya'nya Al Ghazali 
Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Barang siapa yang meninggal di hari jum'at atau 
malamjum'at, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya pahala syahid dan dan melindunginya dari 
fitnahkubur, yakni dan meninggalnya tersebut dengan syarat beriman (membawa iman). Tangihul 
Gaul. 


Salah 1 mati syahid akhirat adalah mati mendadak. 


ARA Wa ) 03160 (5 Jak Wii dg 3 INGA Titala YA Lal igya IYA 38 dilaig 3 Say) Liga sak Sl ay 
AA sila anta Yanitnale Is lntale sale ios, AA 13 3 Yang ala 3 al tt, kk 3 ix 9 Sya 
Ag Aw) Uk 33 aa pat 3, AL dam) Moga SMA Lon satin sabar sol, £3) Sa Wale 9) hg aka» 
R4, ad TE BADAN Sl CJ LI paul gila sat ab ya KIS sullaal ya PN A5) K3) 4 Kara) 15 sil 
samn s4 Janial 9) Ud yg gusi ja USialy ato euy mna BA gilarlalal ala Lagy JL Jl Ja Sian & Lau 
Ula gladi 9) Jalal gg mama Ugaid Katy batin Att Jala Ul ea AG gaada AM gk ya gl Lan pak 
Sh SS 3 gila Ao Jak Wala sig ola lia gila 43 selera aga” SI Lay dala 19 Soal) Unyu 
sUa lay Wed SAI ia sn gle pad laa Las. Ia Y pagle sala Saud Yuntsile Maa asasi Ia Y la 
Hiu yLaluy 4 yani, kdi 138 lea Liga , lsule SAI HP JP 4 ea jr IYA 169 SUla Kamar - & 


Agla Wa ) 03147 1 ) sa Da Masal ha Ula 2 3 Usagy ga pallany LSL) Mi 5 
sabah Wal yangg pa MA oa AJ asn png WA (Il Wa ole gesta A9 jin gl Masa oaa gia SE 
Jaa SA DA PATI gk) HA lo Ag 9 paha |la 89 3 ya Ia £Ja ada IS KLS 93 giskaal gia 
P3 KAI Bg SAN Lag LA la Aa Mag) Un Okaln MENU gan Alap y glma8 | 9 Atil jamuan Sal gt Nil ya 
da Kenal Jalal oh AS 3 Sal Maa Si gas Una) dlukel , Say Malah 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/581249765231169 

2893. MEMBACAKAN ALOUR'AN UNTUK MAYIT YANG 
BELUM DIMANDIKAN 

PERTANYAAN : 


2 Riohots EL BaRca 

Assalamualaikum wr.wb. Para mujawbin yth. Maaf ana mau tanya.. Bagaimana hukum 
membacakan al-gur'an untuk mayit yang belum dimandikan. Mohon jawabn serta mangul nya. 
Syukron. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah... Tentang Menahlilkan Jenazah Sebelum Dimandikan : 


Membaca Surat Al Gur'an Bagi Jenazah Yang Belum Dimandikan 


Deskripsi masalah : 
Kematian merupakan suatu yang tidak dapat di hindari oleh siapapun dan, juga tidak bisa dihindari kapan 
terjadinya. Sering di kalangan Nahdliyin, bahwa ketika berta'ziyah sambil menunggu persiapan-persiapan 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3707 ) 


mengurus jenazah, para Mua'azziyin melakukan ritual Tahlilan atau membacakan surat Yasiin untuk si mayit 
dalam kondisi si mayit belum di sucikan. 


Pertanyaan : 
Bolehkah pembacaan Tahlil atau surat Al-Gur'an untuk Jenazah yang belum dimandikan? 


Jawaban : 
Boleh, bahkan tetap disunnahkan. 


CI Ng era Se ban ht. Ht ebeiaa aa Ter! HS 0 aji Ulat SP metal Uya Spa, 
Pi na EK Ka aan Kal Uayab oa di oma LAS ea Seda ella J3 end lang sekam 3 BAN JUS ye dlu 
apa Ian GUI lead 5| en NE cai ds. 

Tarjamah : Dengan alasan tersebut para ulama' berpendapat bahwa jika keluarga mayit tidak disibukkan 
dengan merawat mayit seperti mayit meninggal pada waktu malam hari maka disunnahkan membacakan 
Guran pada mayit, dari hal ini maka membaca Surat Yasin itu sangat dianjurkan dibandingkan dengan Surat 
yang lain karena mengambil dari hadits tersebut dan yang dikehendaki dengan ketidak bolehan membaca 


Guran pada mayit adalah sebelum mayit dikuburkan, karena pada waktu itu yang di pentingkan adalah 
merawat mayit. 


Hasil Keputusan Bahtsul masail LBM NU JOMBANGDi PP TARBIYATUNNASYIIN PACULGOWANG 
Pada hari Ahad Tanggal 2 Desember 2012 


Sumber : 
http://jombang.nu.or.idlmembaca-surat-al-guran-bagi-jenazah-yang-belum-dimandikan/ 


Wallaahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/689899917699486 


2894. JIKA MATI MENINGGALKAN HUTANG 
PERTANYAAN : 
Bagaimana jika seseorang meninngal sebelum membayar hutangnya, apakah tidak bisa masuk 


surga dan bagimana penjelasan hadits 
KAS nlahy (oa digi Ailan uya jl) adi) 


JAWABAN : 


As-suiyuthi menafsirkan jiwa seorang mu'min yang punya hutang ( ditahan dari kedudukannya 
yang mulya ), sedangkan Al-lrogi (Ditannguhkan, tidak diputus selamat atau celaka ) sampai 
hutangnya terbayar, walau dia meninngalkan harta atau tidak, menurut mayoritas ulama' namun 
bila dia tidak punya harta, maka Allah yang akan membayarnya, karena setiap hutang yang tidak 
terbayar sampai ajal menjemputnya, padahal ia mau membayarnya, maka Allah yang akan 
membayarkan untuknya. 


SAI JB) MI Ugalan 3 Kyt CSI lb yel JL (iilaa Uya 3 Gd) 2031547140 Cola AI eta TB SNI AP 
US Y ebay ali Dj ol ag ENY el gal oa Lele La parka Ja Jai ae SDA Yy Alona WS Y Ii Lal 
Ca Bong AR selai Ie Uje ML Jd JL Y on Ll, AD Aa Galak Jl GS daa Ian yel lonol p gan MT y0 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3708 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Apa Elia dilonyan dl Ig Teo ya #leail ya due Uya LS 2S Ol si Ke Kak Jl Al ol de Jan L 
- Rampak Naung - 
3048. INILAH TATA CARA MERAWAT MAYIT KEMBAR 
SIYAM 
PERTANYAAN : 


2 Cpanel Undefined 
Assalaamu alaikum.. Mau tanya, bagaimana jika ada orang yang dempet dari lahir terus 


meninggal dunia, bagaimana cara menguburkannya, bagaimana cara 
menyolatkannya...Wassalaamu alaikum poro yai 

JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh, bila yang mati satu dan mungkin untuk dipisah dan tidak 
menimbulkan bahaya pada yang hidup maka wajib dipisah jika tdak dapat dipisah maka wajib 
dirawat sebisanya saja baik dalam memandikan mengkafani dan menshalatinya dan 
mengkuburkannya menunggu setelah gugur / terpisahnya yang mati dari yang hidup. Dan bila 
meninggalnya bersamaan bila jenis kelaminnya sama maka mandikan, kafani, shalati dan kubur 
secara bersama-sama dan jika jenis kelaminnya berbeda bila mungkin untuk dipisah maka wajib 

dipisah, namun jika tidak mungkin dipisah maka dirawat sebisanya secara bersama-sama. 
H alad GS Opa € Wet KLag Ooinaika La IM, Canased OT ola: JII Jang GE TU J1 VI EVE dlu 
(aa PAI metal 3D, Eri, Jend ya KAA aU Janda Of Keong Vig 4 Alah Keong AE aa mo pb ya Ha 
Lara Lauk Lily La UAS y La Da Crtatil gl ya SS UUS La Lila Oly 4 Jian La Uda emng Sai OB ab gim deru MUI 
d Ola 6 dpr AA UBU Laghas Saly Sy LS US Oly SAT Of Lapas CL Jl Oi Jaaka. aldi JyAII laka Les, 
DI Obel Aly c0yAy IeitnYI 3 SI Ang ca SA Ll KE. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/743677722321705/ 


3218. HUKUM MENGAKHIRKAN PERAWATAN MAYIT 
PERTANYAAN : 


2 Aby Yazuma : 
Adakah pendapat ulama yang mengatakan, boleh mengakhirkan tajhiz mayit karena masih 
menunggu famili / kerabatnya ? 


JAWABAN : 


2 Yai Ghufron Bkl 
Bila mayit itu sudah diyakini matinya maka wajib segera dirawat (tajhiz) dan harom 
mengakhirkannya dengan tanpa sebab : 


UV mela Yel) aa saia db j3 


www.islamuna.info 


JANAZAH | 3709 ) 


ia War ul NI osuga3 dl Booballg Luo! ye uasll 238 Jas Ul Lai Lypall Id Sagu AA SS 
dpUSU a49 SIG Uk ay Uya jagau C9 dl Y9ag Euro HI ale II 509 digo LE ia J3 


2 Yai Abdullah Afif 
Dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj, maktabah syamilah: 


1. Juz 10 halaman 395: 


pyo3 a53 Jalla 35 GS U9338 Ng mWl Jo ya AI Ul USS (Gs Gi ISI dd) JII kita (353 
el l33 (al dalah Gp ym Ol 9036 Falah NPL aleg cnolb Jnsih ala ale AU ala 


»915 
2. Juz 11 halaman 363: 


Ke A3 5USI3 Hill A8 EU 3 Api SI ( Gakas G3) SU Usip Y Sl (235 3 
aclas 3 cus) Lap Ados1 ya) Kasal Sl dilo Jail way 0583 vas) Al Dl dl bd 5223 s5), J9 
oi US) Al ul adal oa SSS Aa Lag EL Galll 20 Ela lgi Al un 


Keterangan: 

1. Disunnahkan bersegera memandikan mayit ketika yakin sudah meninggal, jika memang tidak 
khawatir 'taghayyur' (cepat membusuk), jika khawatir maka wajib segera dimandikan. 

2. Boleh mengakhirkan menshalati mayit karena menunggu kedatangan wali, jika memang tidak 
khawatir 'taghayyur'. Wallaahu A'lam. 


? Dewi Rosita 
Muhammad Khatib as-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj ilaMa'rifah Alfazh al-Minhaj berpendapat: 


s3 A6 033 38 Mill Obsil gas Yg #5U5IL Ig yaal Roll SI (Galon SL) SW (25 
JB Kailg KU Dus Ji Y Ol Jis Jai R05 ASI WAISI sii geo AS Jai Ali call 41 
G9 elan wol Ulos Sl ba IN 053 0G KS Albi Gasal G3 lai ISI 35123 s8 
Ga NS Wall KE la Ap Ab US NI Uso daitu Al Ol Teng JS mM kali 555 dl yul 
Alena d3 Es 


(Dan tidak ditunda) pelaksanaan shalat jenazah (karena Teman orangyang menyolatinya) 
berdasarkan hadits shahih: “Bersegeralah kalian dengan urusan jenazah.” Dan boleh menanti 
walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya. Peringatan. Ungkapan al- 
Nawawi tersebut meliputi dua kasus. Pertama, ketika sebelum shalat jenazah telah hadir beberapa 
orang, maka yang belum hadir tidak perlu ditunggu. Meskipun demikian, al-Zarkasi danulama 
selainnya berpendapat: “Bila mereka belum mencapai 40 orang, maka ditunggu sebentar agar 
mencapai jumlah tersebut. Sebab, jumlah jamaah 40 orang ini dianjurkan dalam menyolati 
jenazah. Dalam kitab Shahih Muslim, terdapat riwayat dari Ibn Abbas, bahwa sungguh beliau 
menunda shalat jenazah karena menanti jumlah jamaah 40 orang. Disebutkan hikmahnya adalah 
tiada berkumpul 40 orang jamaah melainkan salah seorangnya adalah wali Allah. Dan hukum 100 
orang sama dengan 40 orang, seperti kesimpulan yang diambil dari hadits tadi. Wallahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/717350534954424 
www.fb.com/notes/784646151558195 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3710 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3263. HUKUM MERAWAT MAYIT YANG GILA 
PERTANYAAN : 


2 Al-Hagir Al-Fagir Ila Rahmatirabbih 
Assalamu'alaikum wr wb. Maaf mau tanya, bagaimana hukum jenazah orang gila? Apakah 
disholati, ditalkini dan ditahlili ? terimakasih banyak jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, orang gila yang meninggal hukumnya tetap wajib 
dimandikan, dikafani, disholati dan dikubur 


dulas 33 JS musiDal! Jatu ginoy lo UG Rin009 M9 Male alumng USU9 Juusu US Wlo II akual! gl 
ad jae pel gl dam Aglll 2355 atw (wu) sll) "Uma le DA US. ulu 98 "alis 
sniogall slesll Ki) NG dll 10 AAL dental UG Leles d Ind Cuall ole sislas ISI ? us 
sll alsg Lgimo &b Log «Sol 3 0959 «d yES Cile d399 (du) doll (ago 1) usSu9 ali gol! 9 
2273 W BXS sasill PLAJ ade SI SI sa59YI 9Dg «ago. 


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 


2 Ghufron Bkl 
Orang yang mati dalam keadaan gila, bila gilanya mulai sebelum baligh maka tidak sunah ditalgin 
dan bila gilanya sesuah baligh maka tetap sunah di talgin : 


ANE alba ilel: 

v6 559) "alkes Jail dllrg Ul IL yatli Kanigg (SI .lsul ab Ul ale Ggloso (BL uilio :J53) 

OX Oil cma 3 Jalal Wb a39 JL 0d 98 ASI Sd adl 495 lo 23219 (usiogall gas SSI 
kalo 99 - Jab uh X9 #Oldl 2 lsg - wal X9 Sui J Ta Ul - Ugal Aliog 048 99 it N - 
logika! aagd - ac SAI 4 3 LS - MUSI Aoatiy Al ugin0g. 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/784536974902446/ 


3956. HUKUM TERKAIT MATI SYAHID DUNIA AKHIRAT 
PERTANYAAN : 
2 Shofiyurokhim 


Assalamu'alaium wr. wb. Yth ustadz/ustadzah, saya mau tanya,orang mati syahid yang haram 
dimandikan itu syahid yang bagaimana ? terima kasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam wr wb . Syahid yang harom di-shalati dan dimandikan adalah syahid dunia 
akhirat dan syahid dunia saja seperti orang yang mati karena berperang memperjuangkan agama 
ALLAH atau mati memerangi orang kafir tapi tujuannya untuk mendapatkan ghonimah/harta 
rampasan : 


www.islamuna.info 


JANAZAH (3741 ) 1 


93 33 in 93 bugis US ega AS ya0ll Sg pat lagd - Sugid Slyollg : YA YA : Gula del 
sad lai BNI Sup lolg Jin Towel) iB yo sdg did Lil 9 Lgi JS al Al dil NN Jil yo 
V5 v0 Nlols wulS gg eillo dina! leind dd yiS doludly .d29 “Ale lg shg Klu Lag 6, 
lols Jgitollo 4 ,8L suac Ulg Lag gl laa gl eloyad Cnallg «al IS 5 KL2S Uls bae Cuallg 
US €S cago Ig sol y05 38 Il Kuldb Lyal9 suntadi DIRI ALI) JD YAA Galiuul US “Aud oJ9 
duo ala kiss Cyallo cam, ole ola Alah lb 33 Luallg “IS io H9 USG 00 gl cluwino | yo 

SS Ula bigo Led poly dd Yoo isl J Ly EU yo oi Akal lb hi 9 015 abg Ru 

Ta le Ia ne Saras Bela dosa 


Baca juga dokumen terkait : TIGA MACAM SYAHID. Wallohu a'lam (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/744590295563781/ 
www.fb.com/notes/933506450005497 


4306. HUKUM MENCERITAKAN KEANEHAN MAYYIT 
PERTANYAAN : 


2 Rayhana Syifaa 

Assalamu'alaikum. Para kyai mau tanya : 

1. Apakah termasuk mendzolimi orang yang sudah meninggal. Jika memberitakan hal-hal yang 
tidak wajar pada orang yang sudah meninggal tersebut, misalnya, tentang kuburannya yang 
ambrek, tentang kematiannya yang tidak wajar ? 

2. Apakah wanita yang meninggal pada waktu haidz itu termasuk su'ul khotimah ? Sekian... 
wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 


2 Ayah Ibrahim, Abu Cenghood 

1. Wa'alaikumussalaam. Boleh menceritakan aib mayit dengan syarat yang diterangkan pada no 4 
: Apabila terbukti mayit itu pelaku bid'ah dan kelakuan bid'ahnya diperlihatkan denga terang 
terangan dan pada si mayit tersebut tanda tanda su'ul hotimah kelihatan maka tidak wajib 
menutupinya bahkan boleh membicarakannya dengan tujuan agar orang-orang yang lainnya 
menjaga diri dari kelakuan bid'ahnya. 


V. DS om Gisil, Uulbg Ag Loli S Lu SI, ul 

YG do Naim sulu Y yo dug MY 0,55 a25 d)no Vila dil, sutig ang PIWIS os SI, Ula. 
Ml 338 le piS9 Uno Ju yo bul dis 9 isl 98 UU 0 jus pkuo Kde js yo al le All alun dis 
dm yasaol d. 

Yu YA Go Sio 4d Esdgll ale Ulil S3 ll li 5 Bolot #xtuall Yo SI, ISI asi 
3 adala Lg CLS ob sie Ula 29 

bell asal U Sad 59 Ja Oia Hay N og dolol 4 S49 dcadll salao Leriuo Luall VIS gg 


ic. 
100 dia paito San yl 98 call ulgi 


2 Abdul @odir 
Membicarakan kejelekan mayit hukum asalnya adalah Harom. Namun bila mayit tersebut 
merupakan orang kafir atau orang islam yang biasa melakukan maksiat secara terang-terangan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semasa hidupnya, maka ulama berbeda pendapat tentang kebolehan membicarakan 
kejelekannya. Sementara itu, imam ibnu hajar yang mengutip dari imam ibnu bithol menegaskan 
dim kitabnya fathul bari. Diperbolehkan membicarakan kejelakan mayit kafir atau orang muslim 
yang membiasakan melakukan maksiat secara terang-terangan. 

- Al Adzkar Lil Imam Nawawi, juz: 1. Hal. 165 : 


J5 Wet SY mata IDLa gl 

ost ha Dag UR os ey ELASA pala dl el Bk Ipang dil Ilo Al cl gala Y Seng Ia gta Bliga Ba lina Us, 
Abrasi Ip US 

Yiluall INK Ap43 Cjralual! (ya Aiuaio (lvally JASII Lal 3 Aisada Lila (pas! (A1) aluwall Ciyal! Lets D yag sLalal! JB 


- Fathul Bari Libni Hajar Al Asgolani, juz: 3, Hal. 259 : 


SI Ne AI rn Pa gl am 1G sam 5 MAA Aly Sl lek Ian gl Ula ye Uk) gia AS guy cad Usa ANE Kai yg 
pada aga gama S3 ) yaa basil 3 ASI Sl ya Gol ES JB Le all JB dh asal SIIASA Al Ane DG Lila Lula GIS UI 3 
Liga dia) Liga Ma bea 13.9 Aa aa) Ag klan ) gam) AI) Wo s3 lsule sha gkil 


2 Ghufron Bkl 

Menceritakan hal yang tidak wajar bagi hukumnya haram, apabila hal itu merupakan aib atau 
tanda-tanda buruk bagi mayit. Namun, jika yang terjadi pada mayit merupakan tanda-tanda baik, 
maka sunah disebar luaskan. Catatan: Sebaiknya dalam memandikan mayit dianjurkan orang- 
orang yang bisa dipercaya. 

Referensi : 


P @ ato Asuloo driS0 113 : 510 D sal £ goal 
II Sbao Ind NP" JB 522 vil 52 S9) lal sol Jual GS Ol gal) glles all da2, Cikoall J6 
Lo es Il Jios Lo Sgb3 Lo Ji lang Jul Hg N € Ol Gol A Biolo J ISI VC 19 " Gs9olall 
A90 33 Rais! los 33 Aoi) « OS LE 3 93 GS 8 VX Ugal Lo Capai Jika Ul Eng US Lo S5 
Al BB Aglag Gie ala ES G3 Y Ya old SUS Lo 


doll duo 30 : 2003 s ja So gol om S94Jl 
Sl 8 S9) du SSS Jl Jml Isa Ny 33olad Ola #33 Kdall juS3 L0 S5 lal Alai Lol 
IS 3 dio G0 Soy LB Ba was) AAU sae de FS Bo Ju v2 Jo (lag die AU al) 


“le SE Sola Sp Ie desa baak Ata JS gl og bas saat 
ang asi yo ol Lo alat 9d Akad le AU ado bl Jgtaa Jl5SI J0 KS 33 UI 3 ab yul H3 


Saad. digan Go US lag TSI @il35 L0 
apaan uc 19859 ASli90 wawulao 19 SSI alw 9 Ale AVI iko sll JB : gg ISSI 


2 Ghufron Bkl 
2. Belum tentu wanita yang meninggal pada waktu haidz itu termasuk su'ul khotimah. 


JS yA BLol yo lo plug Aule dil co dil gua, JB CB lil lgic dl yA, Asile ye 5353 
LK tai K yo di sista Jlx K ale di Sendi asull Jal 8 CB yg lgy915 10 sop lal EliS leudus 
ayal do lada ja Us bisa le 153 Jul ga nela Lala 

leba  Ji W 5 SIS wulS ISI Isagus 


“Telah diriwayatkan dari “Aisyah Radliyallahu 'Anha berkata: Rasul Allah bersabda: “Tiada seorang 
wanita yang haid, melainkan haidnya itu menjadi pelebur untuk masa lalu dari dosa-dosanya. 
Apabila di dalam hari pertama ia membaca: Alhamdulillaah “Alaa Kulli Haalin wa Astaghfirullah Min 


www.islamuna.info 


JANAZAH ( 3713 ) 3 


Kulli Dzanbin, maka Allah untuk wanita itu bebas dari api neraka, ia berjalan di atas titian dan 
aman dari siksa, dan Allah Yang Maha Mulia mengangkat baginya pada setiap hari dan malam 
derajat empat puluh orang mati sahid ketika ia ingat kepada Allah Ta'ala di dalam haidnya”. 
Wallahu a'lam bish-showaab. (DA). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/962249687131173/ 
www.fb.com/notes/piss-ktb/4306/970504992972309 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


MAWARITS 


(3716 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


15 MAWARITS 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembagian 
harta warisan dan ilmu faroidh. 


0112. Ta'bir Mahjubnya Aulaadul Umm Sebab Far', Ab, Jad 
PERTANYAAN : 
Farhan Santriassalphewhekha 


Assalamu'alaikum wr,wb, pada admin / teman2 ada yang punya ta'bir / dalil mahjubnya aulaadul 
umm oleh far', ab dan jadd. Jazakumulloh ahsanal jaza sebelumnya. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb. 
(Seting yag JS Iring Y op Jaa) 
LI VII Oleeg Ig Ol VI JL Jniug V3 
PAI 9 YA II ag AYI org AYI LIL o2p NI Way elu Yg YUL PYI Way (IL Ol batas) 
Attadzkiroh 1/112 
RB Jeli Cm A1 pl S3 SA Je (Dea: op). 
Syarh Albahjah Alwardiyyah XIII/176 
Iggy kh AN gg TP Km Gek! “Ily AM IL Ya Ataly Ga Vlg IL Gea FI mt 
AP G3 dalan Yy AS oh Laluna Lagi Yy MTMA SAS Jay MA GEN SAN ja ol dag "3 
Matan Zaid Ibnu Ruslaan 1/243 


ca lema al Silg ga PLS op AI, OS Of AP aan! ga SI, SNE Taat O yag pad JS aa AYI SY Ul 
JAS Lb Ang Of ori II Udah oya Jeli, Sad JI pria Lead Sae KEREN Jnla SUS SU Oly SV ay Jai 
OS Of M3 yaah UV SI My ebay ask jl Iuadll 


Nihaayah Azzain 1/289 


1379. PEMBAGIAN HARTA WARISAN 


PERTANYAAN : 
Aman Matahari Sanjaya 


Sekarang sering melanda anak menuntut orang tua mau harta warisan sgt bnyk.apalagi prmpuan 
yang notabenya cm separuh dari bgian laki-laki.yang mau di tanyakan.bgemana orang tua 


www.islamuna.info 


MAWARITS | 3717 


menyikapinya? 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Jika sudah menjadi waris maka harus dibagi sesuai hukum waris namun jika dihibahkan sebelum 
orang tua meninggal, maka boleh dibagi rata. 


G Ioiktosly Uadd LS Rail Jla G peti Jai! Rat Sy SY oo ella Aa yan Dletal G slaladI ) yai o SIEY 
SY Om Sg Ol SU aa pedet Ca yag Rani 9 RSJUN y Radit oya Siang gal JUS Rentak! Ao pall ya SUN Ol 
Vijay Kaban 3 SV Cot Ngga mekang dal AI aho MI SAI dang Lalin (SY dani dan 3 SEYI SAI 
(BAP AAN Aa ).—l Ir JI de sll SPV 

Ulama sepakat tentang disunnahkannya memberikan (hibah) barang-barang terhadap anak- 
anaknya secara merata dan kemakruhannya saat ada yang lebih diunggulkan di antara mereka. 
Namun ulama masih silang pendapat tentang mendefinisikan taswiyah (pemerataan). Menurut 


jumhur ulama definisi taswiyah adalah menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan dengan 
bagian yang sama. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/381987835157364/ 
1408. HADIST TENTANG ILMU FAROIDL 


PERTANYAAN : 
Arif Bilah 


Assaalamu'alaykum WR WB. Mohon penjelasan nya tentang faroid 
1. di dalam masalah jad ma'al ikhwah kenapa ko'harus mementingkan bagian nya jad (kakek) 
ketimbang ikhwah ? alasan nya kenapa 
2. pertama kali ilmu yang di angkat/di hapus di muka bumi ini adalah ilmu faroid.. tolong 
carikan hadits nya. 

sebelum nya terimakasih atas bantuan penjelasan nya. 


JAWABAN : 
2 Hakam Ahmed ElChudrie 


No. 1. Kakek ktika bersama saudara, maka dalam mewaris kakek memilh salah satu bgn yang 
paling bnyak diantara 3 perkara yaitu tsulutsul bagi, sudusul maal dan mugasamah. Ini didasarkan 
pada ijthad para ulama'. 


Kenapa dimenangkan saudara? Karena bila kakek mengambil bagian penuh maka dikhawatirkan 
saudara tidak mendapatkan bagian karena sudah dihabiskan kakek padahal saudara itu lebih kuat 
kekerabtannya dibanding kakek. | Ilmu faraidl, 128-155 |. 

2 Toni Imam Tontowi 


No. 2. Ini haditsnya : 
997 Ust ol Salad ginlrad d5 Aa) manah Halag) Us ly sela go SlA Sona Uala | es MAA ai g Valid Ala gn ssh Uaa8) s8, 
Bi A3 II alas jp an ia | ks san lala gia piala Uli linda gelago Alius Lag ata gura slo Unla main la File) Ikat, 
BA Kl Aa Ui pd ID sal ae) aa al (sa lal | AA Ul plis alat dal A53 Il kesan JS) 


KE Maxi 3, Sg Watgler « Sila ls JS aa 
ini yang dari fathul baari bab faroidl : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3718 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ad 9 Un ol Sala Ma ji ama Los la aya Ulama Ia 34 aan SA pan lia gl JA Hal dy ma lay saman ga 
jixAinla gl Us js gelagat LL ya 3 la) MI 1 ia « sh llela Jan yA LA KE) Nay 3 A5 Ula pad Ep alay Haa iga gala 
Lagi gg IN Tia Iaik ia el aya We Jus kal Sule dal Mi ag 1 ab pa YAI ala Ia ale oi ary Ja 3 Cus 5 KUR 9 
(5 gala AI 5 33 Es SAN (5 SA buliyaal LA kal (5 glalsa KEK) Is yaa AI Pataa ba SA "Sala gl Us bus alisl Ja Wala 
« ga Ira al 3x 2U 


hadits dari Abu Hurairah menurut Attirmidzi : 
inla | Us pico Skil Sama Wala € gl DJ al ai jp salak, 


"Pelajarilah ilmu faro-idl karena sesungguhnya itu adalah nishful 'ilmi (separonya ilmu mugguh 
wigatine) dan sesungguhnya ilmu faro-idl adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari umatKU 
(Nabi) (dengan sebab meninggalnya orang yang ahli ilmu ini". 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/385683484787799/ 
1447. PEMBAGIAN HARTA KETIKA ORANG TUA MASIH 
HIDUP 


PERTANYAAN : 
Adib Mahmud 


Assalamu'alaikum. Bagaimana jika orang tua membagikan hartanya pada anak-anaknya sebelum 
beliau wafat? bukankah warisan itu, baru harus dibagikan secara aturan waris jika yang punya 
sudah meninggal ? 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot 
Boleh memberikan/hibah pada anak2nya. 
G Ioiktosly Kadi LS Rail Jla G peti Jai! Rat Sy SY NI oo ella Aa yan Dlutal G slaladi ye oa SEN 
SY Gr GOL UK pai ET) gag ReRLESI 9 RSJUN y Rei ya Sian gg yah JUS Rental Ao pall oya SU Ol 
Liga Spy Kaban! 3 (SVG Oma Nagan gelang dal Al Gala Ayi SAN Jana Lalin BI dari Abad! 3 SUV I 
3d Sa AYI Ak ).—l Ie JI Ie el SY 
2 Adib Mahmud 


Terimakasih jawabannya. ada yang mau sya tanyakn lagi. (boleh kan?) jika orang tua tersebut 
menyisakan sebagian kecil hartanya, tidak dibagikan pada anak-anaknya pada waktu bliau masih 
hidup dan beliau berwasiat jika beliau meninggal harta yang sedikit itu supaya diberikan pada 
salah satu anaknya (yang merawat masa tuanya, dan sudah dapat bagian hibah waktu beliau 
masih hidu). bagaimana hukum harta yang sedikit ini ? 

1. apa sebagai tirkah yang harus dbagikan scra faro'id? karena dwasiatkan pada ahli waris dan 

lebih dari1/3 harta ? 

2. apa sebagai wasiat ? 


2 Mbah Jenggot 


Hibah dengan wasiat beda mas,wasiat diberikan setelah yang bersangkutan wafat. Sedang harta 
sisa tentu tidak bisa diwasiatkan pada seseorang secara keseluruhan,ikuti aturan wasiat. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/390802900942524/ 


www.islamuna.info 


MAWARITS | 3719 


1465. TATA CARA MENGHITUNG WARIS 


PERTANYAAN : 

Badru Zaman 

Assalamu'alaikum Wr Wb. Bagaimana tata cara menghitung waris ? Ditunggu secepatnya ! 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

FAROID 


Waris Laki-laki : 
1. Anak Laki-laki 
2. Cucu L dari anak L 
3. Bapak 
4. Kakek (ayahnya ayah) 
5. Saudara L (sekandung,seayah dan seibu) 
6. Anak L dari saudara L sekandung/seayah 
1. Paman (saudara sekandung dngn ayah/seayah dngn ayah) 
8. Anak L paman (saudara sekandung dngn ayah/seayah dngn ayah) 
9. Orang L yang memerdekakan 
10. Suami 


Ahli Waris Perempuan : 
1. Anak P 
2. Cucu P dari anak L 
3. Saudara P (sekandung, seayah, dan seibu) 
4. Ibu 
5. Nenek (ibunya ibu/ibunya ayah) 
6. Perempuan yang memerdekakan 
1. Istri 


Furudul Mugoddaroh / Bagian Pasti: /z ,1/4 ,1/8 , 1/3 , 1/6 , 2/3 , 1/3 sisa. 
A. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian 1/2: 


1. Suami mendapat bagian "z dengan syarat : 
Tidak ada Furuk (anak, cucu, dst). Jika ada Furuk, maka Suami mendapat bagian 1/4. 


2. Anak Perempuan mendapat bagian "z dengan syarat : 
a.Tidak ada Anak laki-laki yang mengashobahkannya. Jika ada anak laki-laki yang 
mengashobahkan, maka bersama-sama anak laki-laki tersebut mendapat Ashobah Bilghairi. 
b. Hanya satu, jika lebih dari satu maka mendapat bagian 2/3. 


3. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian "z dengan syarat : 
a. Tidak ada anak kandung. Jika ada anak laki-laki maka cucu perempuan Mahjub, jika ada 
anak perempuan satu maka mendapat bagian 1/6. Jika ada anak perempuan lebih dari satu 
maka Mahjub. 
b. Tidak ada orang yang mengasobahkan ( cucu laki-laki dari anak laki-laki ). 
c. Hanya satu, jika lebih dari satu, maka mendapat bagian 2/3. 


4. Saudara perempuan sekandung mendapat bagian ”z dengan syarat : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3720 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


a. Tidak ada Furuk, jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki maka Mahjub, jika ada anak 
perempuan satu atau cucu perempuan, maka mendapat asobah. 

b. Tidak ada orang yang mengasobahkan ( saudara laki-laki sekandung ). 

c. Tidak ada ayah, jika ada ayah maka suadara sekandung mahjubd. Hanya satu, jika lebih 
dari satu maka mendapat bagian 2/3. 


5. Saudara perempuan seayah mendapat bagian "z dengan syarat : 
a. Tidak ada Furu'. Jika ada furuk laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki) maka Mahjub, dan 
jika ada furuk perempuan (anak perempuan satu atau cucu perempuan satu) maka mendapat 
bagian asobah . 
b. Tidak ada orang yang mengasobahkan ( saudara laki-laki seayah ). 
c. Tidak ada ayah, jika ada ayah maka mahjub. 
d. Hanya satu, jika lebih dari satu maka mendapat bagian 2/3. 
e. Tidak ada saudara sekandung, jika ada saudara laki-laki sekandung maka Mahjub. Jika ada 
saudara perempuan sekandung satu (mendapat bagian "z ), maka mendapat bagian 1/6. Jika 
ada saudara perempuan sekandung lebih dari satu maka Mahjub. Jika saudara perempuan 
sekandung mendapat Asobah karena bersama -sama dengan anak perempuan atau cucu 
perempuan, maka saudara seayah Mahjub. 
B. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian "4. 
1. Suami dengan syarat ada furu'. 
2. Istri dengan syarat tidak ada furu', jika ada furu' maka istri mendapat bagian 1/8. 
C. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian 1/8.Istri baik satu atau lebih dengan syarat ada furu'. 
D. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian 2/3. 
1. Anak perempaun dengan syarat: lebih dari satu dan syaratnya sama dngn ketika mendapat 
1/2 
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan syarat : lebih dari satu dan syaratnya sama 
dngn ketika mendapat 1/2 
3. Saudara perempuan sekandung dengan syarat: lebih dari satu dan syaratnya sama dngn 
ketika mendapat 1/2 
4. Saudara perempaun seayah dengan syarat: lebih dari satu dan syaratnya sama dngn ketika 
mendapat 1/2 
E. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian 1/3. 
1. Ibu dengan syarat : 
a. tidak ada furu' (anak atau cucu ), jika ada furu' maka ibu mendapat bagian 1/6. 
b. Tidak ada saudara lebih dari satu, jika ada saudara lebih dari satu, ibu mendapat bagian 1/6. 
2. Suadara perempuan atau laki-laki seibu dengan syarat: lebih dari satu dan tidak ada orang yang 
memahjubkan ( Ayah, kakek, furuk ). 


F. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian 1/6. 


1. Ayah dengan syarat tidak ada furu'. jika ada furuk laki-laki maka ayah mendapat bagian 1/6, 
jika ada furuk perempuan maka ayah mendapat bagian 1/6 dan sisa. 


2. Ibu dengan syarat: ada furu' dan ada saudara lebih dari satu. 


3. Kakek dengan syarat:a. Tidak ada ayah, jika ada ayah maka kakek menjadi mahjubb. Ada 
furuk. 


4. Cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih) dengan syarat : 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3721 ) 


a. Ketika bersama-sama dengan anak perempuan yang mendapat bagian1/2. 
b. Tidak ada orang yang mengasobahkan ( cucu laki-laki ), jika ada cucu laki-laki bersama- 
sama cucu laki-laki mendapat asobah bilgoiri. 


5. Saudara perempuan seayah dengan syarat: 
a. Ketika bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung yang mendapat bagian "2 
b. Jika ada saudara perempuan sekandung lebih dari satu dan ada anak perempuan/cucu 
perempuan (tidak mendapat bagian "2 artinya mendapat bagian 2/3, atau asobah), maka 
saudara perempuan seayah adalah mahjub. 
c. Tidak ada orang yang mengasobahkan ( saudara laki-laki seayah ). 


6. Nenek dengan syarat Tidak ada ibu, jika ada ibu maka nenek mahjub. 


7. Suadara laki-laki atau perempuan seibu dengan syarat: 
a. Hanya satu. 
b. Tidak ada orang yang menghalangi ( furuk, bapak dan kakek ). 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/393905557298925! 
1678. PENENTUAN BAGIAN WARISAN PADA KHUNTSA ( 
BANCI) 


PERTANYAAN : 
Ryan Pagebangan 


Waria (wanita tapi pria / transeksual) yang telah melakukan operasi kelamin atau yang belum, 
dalam pembagian warisan dia dapat berapa ? 


JAWABAN : 
Kang As'ad 


Ditangguhkan dulu sampai benar-benar yakin jenis kelaminnya (laki-laki atau prempuan) 
aa apabila khuntsa tersebut setelah baligh mengaku bahwa dirinya adalah perempuan, maka 
pengakuannya tersebut yang dipegangi dan dijadikan landasan untuk menentukan bagian 
warisannya. 


JA jln IU, Ilbesl MS pia Lag UE Aa do abg CNG Jor MT ya yag (ISI EN) 
gang MS yaa da (Moh AP Olg) PT palar pak danbo der plalali La ya yag Roryj Jl er) 
BB yng ank Gg Alm 3 Inkh Jared ) Urang Bo SIA di) Hilal Ob (Va) damai Adaa H1 mela (SAS 
yg Oly metil US de dina Hg seab Oadaa dana Lyg OB (AL Ol Jia Ip Il (ora 3 ISA 
Gang Fee Aly Snail Wjb SI aas Ely ae Aly Alat 3 al US ala BI Sby FYI dee E) Hee SI Lapas 
SAY Ubah SW AI TIM AI aja EP Ag pally EA Uma Lal Iggy Hayam Ci Lang AA Jang e33 
Von HI HA 426 20 SI LN, HE Bae SEN Ola 3 IL ng daa BU bag Seal 
IE aa sie) Kant Il Take BA ya AV penang Belly jlaiy LL Je peemdil je 3 JSI ya jyR3 bali 

Sop PA Aa ya Jl de e£ Ih Abas Ny oya . 


Yaa Jie — La Lag SY Ela Besi — JALAN MS — FN mb BAN — LSI 


en.islamweb.net 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Baal Loyo lala GAS PI ae VI ORA) Gal Y GI Ja Sgprgll Jis AG fi Ugileor ola J3 ea Gaal Ailee 


Jus YI, RN) JL 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/436268359729311/ 
2001. SEKILAS TENTANG HADITS ILMU FAROID 
PERTANYAAN : 
Arif Bilah 
Assalamu'alaikum. Tanya : ilmu yang pertama kali diangkat ( dihapus dari muka bumi ) ilmu faroid. 
Pertanyaannya : 


1. mohon carikan hadist dan dalilnya 
2. kenapa kok bukan Al.Aur'an. 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 
1. HADITS 

Ap aa ata dat ana Ta yag Cell Catat ant cai Sale AN Kaley :JE pel Of ya . 

241 maba pi) D0 AA 3) ita SSI jin HS pal 

Menurut sebagian ulama, hal itu terjadi karena : 
1. Ilmu ini dianggap rumit dan banyak kaitan antara masalah-masalah yang ada di dalamnya 
sampai lekas-lekas dilupakan 


2. Akhir-akhir ini umat islam sendiri mulai banyak yang tidak menggunakan hukum faroidh dalam 
membagi harta peninggalan, tetapi memakai hukum kekeluargaan, sehingga realitas inilah yang 
mempengaruhi jarangnya orang yang mempelajari ilmu faroidh. 


2. HADITS 
Ap aa 2 dalan TN 3 tell Sia sp adi Bale La bali : JG Pri af buya Id . 
Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwasannya Nabi bersabda : Pelajarilah ilmu faroidh, dan 


ajarkanlah pada masyarakat, karena ia termasuk setengah dari ilmu, ia akan dilupakan, dan 
merupakan sesuatu yang pertama kali dicabut dari umatku. 


Rasulullah saw. berbicara mengenai sesuatu dan bersabda : “Akan terjadi di mana ilmu tidak ada 
lagi.” (Ziyad) bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana ilmu akan lenyap padahal kami masih 
membaca al-@uran dan mengajarkan bacaannya kepada anak-anak kami, dananak-anak kami 
pun akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka hingga Hari Kebangkitan?” Beliau saw. 
bersabda: “Ziyad, tidakkah orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca Taurat dan Injil namun 
tidak berbuat sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya?” . (H.r. Ahmad, Ibnu Majah, 
Tirmizi). 

Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/483209211701892/ 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3723 


F0114. ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK 
MENDAPAT WARIS 


Oleh Mbah Jenggot 
Yang tidak bisa menerima warisan : 
1. Membunuh Orang Yang Akan Mewariskan 


Bila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan 
mewariskan,orang tersebut tidak berhak menerima warisan. Baik membunuh secara sengaja 
ataupun tidak Menurut Madzhab Syafii tidak bisa menerima Warisan. Adapun pembunuh secara 
tidak sengaja, maka menurut Imam Malik, dia tetap mendapat harta waris. 


2. Berlainan Agama Dan Murtad 


Ahli waris lain agama, misalnya yang meninggal dunia orang Yahudi, sedangkan ahli warisnya 
Muslim, maka ahli waris yang Muslim tersebut tidak boleh mewarisi hartanya. Dan demikian juga 
sebaliknya. 


3. Anak Li'an 


Apabila suami menuduh isterinya berzina dan bersumpah atas nama Allah empat kali, bahwa 
tuduhannya benar, dan sumpah yang kelima disertai dengan kata-kata " Laknat Allah atas diriku 
bila aku berdusta", kemudian isterinya juga membalas sumpahnya sebagaimana disebutkan di 
dalam surat An-Nur ayat 6, maka anaknya dinamakan anak li'an (tidak diakui oleh suami), maka 
anak tersebut tidak mendapat warisan bila yang melitan meninggal dunia. Demikian pula 
sebaliknya. 


4. Anak Yang Lahir Hasil Zina 
Hadits riwayar Amr bin Syu'aib dar bapak dari kakeknya bahwasannya Rosululloh bersabda : 


Son Yg Op V UJI Ny JJ ai Tah ale Jr Lai 


“Siapa saja lelaki yang berzina baik dengan wanita merdeka ataupun budak, maka anaknya anak 
zina tidak mewrisi dan tidak diwarisi.” (Shohih, lihat Shohih Turmudli 2113dan Tahgig Misykah 
3054). 


Anak yang dilahirkan hasil zina, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari laki-laki 
yang menzinai, dan sebaliknya. Tetapi, anak mendapatkan warisan dari ibunya dan juga 
sebaliknya. Alasannya, karena anak yang mendapatkan harta waris ialah anak senasab atau satu 
darah, lahir denganpernikahan syar'i. 


UNTUK KASUS ZINA JIKA ORANG TUA/PELAKU TIDAK MENGAKUI BAHWA ANAK 
TERSEBUT HASIL ZINA MAKA DIPERINCI 


Jika dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikahnya, maka 
ada dua keadaan 


1. Jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah akad 
nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami, berarti berlaku baginya hukum-hukum anak 
seperti hukum waris dll. Karena itu suami diharamkan meli'an istrinya atau meniadakan nasab 
anak tersebut darinya (tidak mengakui sebagai anaknya) 


2. Jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan 
semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri bahkan wajib bagi suami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


meli'an dengan meniadakan nasab anak darinya (tidak mengakui sebagai anaknya). Hal ini untuk 
menjaga agar tidak terjadi hak waris kepada anak. 


" Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak 
bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk meli'an istrinya. Bagi anak tidak 
berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab-sebab yang mendukung hubungan nasab. 


Lihat : kitab YagutunNafis Hal 143, “Mushnaf Ibnu abi Syibah (jus 8 hal 374), Bughyah Al 
Murtasyiddin Hal 249-250 
2498. WARISAN KHUNTSA MUSYKIL 


PERTANYAAN : 


2 Faizal Syamsul Bakhri 

Assalaamu'alaikum warohmatullah wabarokaatuh. Punten sedulur mau tanya sebuah kasus ?Di 
Desa Terong Ijo terdapat seseorang yang memilki kelamin ganda sebut saja “Bunga”. Dia tidak 
dapat diketahui, apakah dia berstatus laki-laki/perempuan. Bunga adalah anak semata wayang 
dari kedua orang tuanya. Suatu ketika bapaknya meninggal dunia. Bagaimana hukum waris bagi 
“Bunga” dan berapa bagian warisannya ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumusslaam, khuntsa musykil bila bagiannya bisa beda antara laki-laki dan wanitanya 
maka diberikan bagian yang di yagini / dianggap perempuan/mendapat 1/2 sedangkan sisa 
waritsan di maugufkan dulu sehingga ada kejelasan bahwa khuntsa tersebut laki-laki atau wanita 
meskipun dengan pengakuan si khuntsa sendiri yang disertai dengan sumpah dan atau dengan 
jalan damai / shuluh.: 


0 IBI Say gede aib dana gl Va BII 2 SIG SJ He II la oill jadll JKAN EM 
of Ih es ori IIA LI my Aa BUSI Si 3 Snail Fb 3 Gada IV BI IN NY Aa 
S8 al da at Jl dale 3S yag Jang UT JB OP disam BlAl Il Jero UTP 3 Bekas BO dya JP) Ob 
VIVA GEA abal end Jing Bana 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/607331345956344 

2577. BAGIAN WARIS ISTRI KETIKA ADA ANAK 

PERTANYAAN : 

» Zaine Elarifine Yahya 

Assalaamu 'alaikum. Istri kedua si mayyit dinikahi setelah isteri pertama wafat, ia adik dari isteri 

pertama tersebut. Dari isteri pertama mendapat tujuh anak, 4 Laki-laki 3 Perempuan. Apakah si 


isteri kedua ibu tiri mereka ini mendapat bagian warisan si mayyit ? Berapa bagiannya ? Titipan 
kilat jawaban ekspresss.. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3725 ) 


Wa'alaykum salam. Istri kedua tersebut karena ada anaknya simayit maka mendapatkan waritsan 
1/8 nya tirkah (harta tinggalan warisan). 


AN BPA Lai 3 ol Abay on Ug UI aa Ilery JI Orang JI Tera PB ya 


2 Ahmed Machfudh 

Isteri dapat seperdelapan, anak anak sisanya, sisa dibagi 11 (anak lelaki kita anggap perempuan, 
jadi 4x 2 - 8, dan 8 # 3-11, karena lidz dzakari mitslu hadzdzil untsayain, bagi lelaki dapat dua 
bagian perempuan) lalu tiap anak lelaki dapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590884124267733 


2621. PRAKTEK HITUNG WARIS : 1 ISTRI, 2 ANAK 
LELAKI, 2 ANAK PEREMPUAN DAN 1 CUCU PEREMPUAN 
PERTANYAAN : 


2 Uday Tea 

Cara pembagian waris yang kaya gini, bagaimana ? Ahli waris : 
e 1 Istri 

e 2 anak laki-laki 

e 2 anak perempuan 

e 1 cucu perempuan dari anak laki-laki 

monggo... 


JAWABAN : 


? Ajik Apa Adax 
Istri / Zaujah (1/8, seper delapan), anak Ik / ibnun (sisa, ashobah!, anak pr / bintun “sisa, 
ashobeh), anak perempuannya anak Ik / Bintul ibni (mahjub). 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 

Istri dapat 1/8, Anak laki-laki dapat Ashobah binnafsih, Anak Perempuan mendapat Ashobah 
bilghoir, cucu Mahjub (tidak dapat apa-apa)... 

Asal Masalahnya adalah 8 (diambil dari pembilang bagiannya istri), Istri mendapat 1/8 x 8 - 1, sisa 
1. Yang 7 ini dibagi kepada anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan kaidah " bagian lelaki 
adalah dua kali lipat dari bagiannya perempuan ", jadi satu lelaki dihitung dua orang, maka 7 
sisanya dibagi kepada 6 orang (anak lelaki (dihitung dua) # anak perempuan), (2 x 2) #2 - 6. 
Karena 7 dibagi 6 ini hasilnya pecahan (inkisar), maka asal masalah (8) dan sisa bagian 7 tersebut 
dikalikan 6 (jumlah kepala anak lelaki # perempuan), jadi hasilnya asal masalahnya adalah 8 kali 6 
- 48, bagian istri yang tadinya 1 dikali 6 menjadi 6, dan bagian anak lelaki # perempuan, yakni 7 
dikalikan 6 - 42. Ingat 42 ini adalah bagian anak lelaki dan anak perempuan, menyesuaikan 
kaidah " Laki-laki bagiannya dua kali lipatnya perempuan " maka, anak lelaki mendapat bagian 28 
masing-masing mendapat 14, sedang yang anak perempuannya mendapatkan bagian 14 masing- 
masing dapat 7. Ngaten pak... 


2 Alif Jum'an Azend 
Ringkasnya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3726 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e Jadi angka asal masalah 8 dikali 6 - 48 
e Istri - 1/8 dikali 48 - 6 

e Sisa - 48 dikurangi 6 - 42 

e 2 anak Ik dapat 28, masing-masing 14 
e 2 anak pr dapat 14, masing-masing 7 

e Cucu pr anak lelaki - 0 


Cara bagi warisan, total harta peninggalan (bersih setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, 
pelunasan hutang dan washiyat) dibagi 48 hasilnya berapa, kalikan ke pendapatan masing-masing 
ahli waris. Sebagai gambaran bila total harta warisan nya 480 juta, maka 480 : 48 - 10, berarti 
nilai 1 bagian - 10 juta, karena istri dapat 6 bagian maka ia berhak 6 x 10 - 60 juta, seterusnya 
masing-masing anak lelaki dapat 140 juta dan masing-masing anak perempuan dapat 70 juta 


2 Ghufron Bkl 
1. Istri mendapat 1/8 karena bersamaan anaknya si mayit baik istri si mayit tersebut satu ato 
lebih : 


AV SPI Loe 3 0 Abay AYI TIP ga Ole rena eng PP 
Bagian istri : 
2. 2 anak laki-laki si mayit mendapatkan Ashabah/sisanya tirkah : 

ANN Gap! Lead! 3 AS GS Abay AYI lg ah Ul aa leg organ JI Tora PP ya 


3. 2 anak perempuan mendapat Ashabah krn bersama anak laki-laki si mayit : 


SPI IL aya EV AV AI ya PS GAY al AYI OS Ie Jaa SIN SUYI Alat Ona kal, 
YNA 


Ashabah'/sisanya tirkah : 
Ate Jaka kera 2 33 SP OLS JS SN og Al ga PPA yap SA aa Iii Lag 
YAN YO OndUbI dilef Jika Oly da Oka oil ag GLisnYI 
Bagian 2 anak laki dan 1 perempuan : 


4. Cucu si mayit yang dari anak laki-lak baik laki-laki atau perempuan adalah mahjub/gugur /tidak 
mendapatkan apa-apa krn bersamaan anak laki-lakinya si mayit : 


AAL JI ul ol «3 Ola 9 BIA uya ds Jerap 3 al Jy 9 Ken 9 snp Ie tam SL HI Jay Y3 
H nyai Ye Ola HS sy OI Oo La Y,y/rry Odi alel . UYA UpYI t—— 
YYY : Pai 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3727 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/5792694 72095865 


2634. ANAK HASIL WATHI SYUBHAT TETAP BERHAK 
DAPAT WARISAN DARI BAPAKNYA 
PERTANYAAN : 


? Intan Nur Azizah 

Assalamualaikum.. Maw nanya masalah warisan. Pak hasan dan bu ita punya 2 anak. namanya 
Aldy dan Risma. Suatu saat pak hasan bercerai. Sesuai ksepakatan bersama pak hasan membwa 
risma dan bu ita membwa aldy. Kemudian mereka pisah tanpa ada kabar. Dan pak hasan 
meninggal begitupun bu ita. SuAtu ketika risma dan aldy dipertemukan ketika usia remaja dan 
mereka tak tahu jika bersaudra sedarah. Akhirnya saling cinta dan menikah hingga punya 1 anak. 
Saat itulah ada keluarga jauh yang mengatakan mereka sedarah dgn bukti yang kuat akhirnya 
mereka sadar dan memutskan tali pernikahan tersebut. Apakah anak yang terlahir dari ikatan 
pernikahan sedarah karena ketidak tahuan tetap berhak mnerima warisan dari bapaknya ? dan 
berapakah bagiannya.. 


JAWABAN : 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Wa'alaikumussalaam, itu masuk kasus Wath'i subhat, anaknya bertemu nasab pada orang yang 
mewath'i (ayahnya). Buka fighul islam 4/594 : 


Jai Amanat INA bag anal 9 HN 9 Agni ebag ON Samad C9) FA Be ala yallS Aeasineda sll Ga yailh GSYU Cia Baal Cania 
Uap gta 53 Uiata dl page. 


Wath'i subhat dan pernikahan yang rusak (karena tunggal mahrom) itu seperti pernikahan shahih 
di dalam masalah yang berhubungan rahim dan bertemunya nasab dengan pewath'i . 


2 Ghufron Bkl 

Anak yang dilahirkan dari pernikahan syubhat seperti pernikahan semahrom yang sebelumnya 
tidak diketahui, maka anak tersebut ada hubungan nasab pada bapaknya, maka dari itu anak 
tersebut berhak mendapatkan waritsan dari bapaknya karena di anatara sebab menerima waritsan 
adalah ada hubungan nasab. : 


Ag “ah JR NY BAJU UH Lara WII OS dan Ear OP Laga GBI jg pop US KAA Sh 
PI SO AL Y eng JI OY Re YUY Reog Arena dia DP OT Red ma DL IN 1 op el adl 
Sesal yg bagi OST HW IYIYAY Obb Tile Ummi Si 

Y/YYY oli 


ALE Lk 3 2Y TI ay NB Alay 


Bagian warisan anak tersebut (seorang anak) sesuai aturan faroidh biasa, jika anak lelaki dapat 
'ashobah / sisa, jika anak perempuan dapat setengah. 


LIN ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578424152180397 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3728 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2680. ANAK "MEMBUNUH" AYAHNYA DENGAN DO'A, 
GUGURKAH HAK WARITS NYA ? 


PERTANYAAN : 


? Mbah Jenggot II 


Assalamu alaikum. Ada pasien datang yang curhat tentang bapaknya yang telah lama sakit dan 


katanya memiliki "ilmu" sehingga menyebabkan sulit meninggal, pasien tersebut minta amalan 
untuk mengangkat "ajian/ ilmu" yang dimiliki sang ayah agar bisa wafat dengan tenang. 
Pertanyaan : 

1. anak yang mengamalkan sesuatu untuk mencabut ilmu / ajian bapaknya hingga bapaknya 
meninggal apakah bisa mendapatkan warisan ? 

2. bagaimana hukum orang yang memberikan amalan pada anak dengan tujuan tersebut ? 


JAWABAN : 


» Umam Zein 
Wa'alaikumussalaam. Urun rembuk mbah. 


1. Tetap mendapatkan warisan. Sebab meninggalnya sang Ayah diakibatkan amalan adalah hal 
yang tidak bisa diketahui hakikatnya. Tidak tahu kepastian kebenarannya. Dengan demikian tidak 
masuk dalam kriteria sebab langsung (hushul), sebab tidak langsung (itsar), maupun faktor 
pemicu (hushul bi ghairihi) yang merupakan ragam tindakan pembunuhan yang meniadakan hak 
waris.Analisa ini mengambil I'tibar dari teks Bughyah dan ilhag pada kasus ju'alah. 


La AL Of BSE og Goily bb emas KAB ya J3 3 Jean MG edan ya Ji Hp V3 Al) 
Yg PR Lb 0 Sima plelall ii pa JI Sole y ol SY 4 Al Yg dh ja La Km 0 Alah, IM 3 Pp 
379 jp yss jinml Tak 1 Se lgale SUS siti HS yg Copka Hill Jang Ji aka 
Hasil Bahtsu Masail Wagi'iyah PWNU Jatim, PP. Darussalam, Blokagung, Banyuwangi 2004 : 


Halal dan sahkah hukum jasa memindahkan jin dari lokasi tertentu, karena sendi hukum ijaroh 
harus terkait pekerjaan yang jelas hasilnya ? 


Jawab : 


Di Tafsil - Jasa menyingkirkan jin dari lokasi tertentu dengan cara ijaroh atau ju'alah tidak boleh, 
karena tidak jelas hakikatnya.- Sedang upaya pemindahan jin dan sebangsanya dengan cara 
rugiyah (suwuk, jawa) dan sejenisnya, maka rugiyah (bukan terpindah'tersingkirnya jin) dihukumi 
akad ijaroh serta ongkosnya halal. 


Referensi : 


1. Tabsirotul Hukkam Ala Madzhabil malik 11/285 (darul kutub ilmiyah ) 
2. Manul Jalil Ala sarhi muhtasor al Kholil IV/494 (Darul fikr ) 
3. Bujairomi alal khotib III / 169 


1.89 Je or OA EA Jadel AYAT), pawai y by Jo de JAS AYO ya) lks aan) 
AS Abe ANE Alai SI J3 285 : yo GI 2 del SUUI Kkarsle PISA 3 man) dale Hi diisi SAY 
He ka PLB OS OP daa Jak Jaga Lag pum MY Aid SJ Sell IS adah Ll JAY IV bp Jny OM el 
SSI Io AIA: AI Jaa hate oh Jail in) jer dadi Ae Ol A2 yaa SL Aahy Gatal Leamnny DS Uly. 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3729 ) 


gpu! lain ya Lag BLSUL dita J Jaa ds OY penadl Jual Ae Ber dop Jong" JadldL Als Akta SI 34 
(169 2 pp WI abi data semi) Ulantuh pole 0 pr all elus 3DU, 


2. Masih masuk dalam isi dokumen 1851 : 
www.piss-ktb.com/2012/09/1851-hukum-menggunakan-sihir-sebagai.html 
Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam... Dengan berdasarkan ibarot di bawah ini, maka hal itu dapat mencegahnya 
untuk mendapatkan warisan. 


Yo - YY 2x Y - ag - Sin pl Aam) C3 ama - asal ita 
gag Msi Je dala Ya 3 BJ sagy a53 ja Jalak It5) IE yaxg 3 p, ata MEI gg Is Ian ola NI 9 bagan ho mata 
No UE Alina |Lawalad Aa yaliae NO Mat) iba ILa 3IY3 NG Ba) NY, ya gle Isky Mas KAP) Ia Ly pe sala gil la Ye sala 33 ke 

Ye Bad swala MA Sa YG 30) slaria la Ye Sal ay. S3: No Ja ae ap | sae 15 Usi de Slu Sa kal Liga gk 
Mati) YM Aid 30 gama Ula pl, La) IIS Wani, 


Fokus : 
sange Ily Uti cad la Sg y06 sawaa gal Ja Ye maslah j3 Ia Ye Han dewata HA Sia en Yu all) ge silanta la Ye Sal Ia Y 


Kang Umam seharusnya ibarot yang sampeyan tampilkan : 


Alka US sb : 

Ui pelas Lagi Aa Gaga Mia gl JSI AMS gl La SLS Uya Gaal 1 Al Jai Ong Yg Ala 

3gJ LS IN ay BEJ Tag mala agle Ily Sl, styal 9 ya Peta yel ba Aa SN Salih up el, Ls Sega) 
Salis Lada Ja adil! Lag lia Sagala ya Ulat! BY £ Sala Bao dani GA gay al gadi Gya el gal aa Ae GD (ay! da AAS) 
AS Una el, ka Iig LA and: sm USA sal mia, Ula glbsilana gley sama Lay Sh Utan aa Uas Ust SN 
dm ya Jas gi el gal Ai) ya Ca Jl Ill (au II Meta alas eta dal ah mus da sal slbl dias pan ada CB 9 Can 
AL ai ob US Aga ai el ya Aria El Sitag Ai jae Lidah dalah SAS 3 A | La gal Al Coil II) Anna Jaa (le. 


Pertimbangan : 


Way ja gaile alih ace gn) all 


san Dg HIS Ulat yg gass IA Lay an ya BA Il SJ 215 bas mia gi Una panaga UM Hallo ba Ig Ing Sial Ig nj Ig BRI, 
ilag ) male 13 Dea sale Ao Wa yag 13 | Aa IA AHA Alka AN dal AJE Lag FA 3 YA 


BJ K3 Sh ag el Bls BJ Nala ilalang) 3 Lanal oo SJ Hse Hala Lay IS Lal M4 Ank La saia | 74 goal Ly MA Sak, 
Ily aipad ia Ig Sl ola milaa Slug sllilia Ia 3 ja 


AJ Ne AN II ci gala) SN NY Toy Wadan lu SJ sale Lana yu) la fa, clala adl S3, Basi gada NY 
Kara) kel ea alay Kian Aa) las) Lea gl sap Isa Muna is ka gl gia HSE AN | Isa ka gl sela ya II nga 
IV at sai 9) ada lia Y 23 3 Walah girrd S4 Il gloy Y AN Ny sy may aj al Is ep mm laa Ba Niph 

Cet laa Yg Lal JII All Sanata Y SY £ Alila Ale ad ISI NS, diy Al Sal CamlIT (ya 


Ditafshil kalau yang terakhir. Namun kalau yang ini bagaimana ? : 
Ui a | selai dia Cap dis al Ula AE JI Las Ga Kala 1 GI JAE Sa YG ALA: Gal g yA HA. 


Kalau ikut yang ini maka maka pembunuhan dengan mantra tetap mendapat warisan. Sebab 
kalau kita mencolot ke bab gishash dan diyat, orang yang membunuh dengan do'a itu tidak dikenai 
hukum pidana (walaupun disengaja). Silahkan check di I'anah 4/126 dan Syargowi 2/386. 


Silahkan dirumuskan dan simpulkan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3730 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


soangl: Ubi Je alat Yg 4 BJ Lay a83 ga salak Ia) UB yA gay, glaya MUI Sa es 0 Waras IIA IG 9 Ia aya Io sastra 
Iyo dat diisa Iawalad aa yalide Yu MBS Alap Ula gIYS gdg5 mata NY K3 gan glo (Ely Msi cuadl Ja La p6 sewa gal Ia Ye sa 3 Ia 
Ye Ted soal kh Sa ya NG EBEG anda Is Y SM Is Y. adi lu A3 Inna amp | sae 15 Wati Je su Sa al) L is Jak 9 
Wati Va Si ame sama UU yel La) IS Uni, 


3d LS N ay 3G : 3g saat agls Iu Ka sll agya is £3) Ana L aya e ) SAI & aku Wa Aa Late 

Lala Lim Ja gala ye Ula! OY $ Call Bae Ayat GAN 989 Hal gal! Cya el gal (dina de Hah AYI Fesil AAS aya Ti 3 

Wi3 1 Alia sila 23 Utang Sl IA Bp ig as das MEI abg al may Ulas glleilan gl) dani o Lay eh, itna 
AI award oyae Uang Gama DS Gladi camdali 


Bsd SAE V3 bay Ward Spy mag Wa ale salial cal JA gatel Jalani, Ugl pa say HA Udgle Ig alan pad ol maa Uaallad Jl lang Ns 
Al Cagall 


AP abi mb BUS Aiga AI il 21 33 Aria El Sitag Ai Je Linus dalah SUK, 

BA es Lai dia Ca pad dia jl JISIU AE gl La SIS ya Gala 1 adl JAE Lap Yg Alai: ala pl An 

3 ya SJ JA J0 ad Was Aa al gkacte Ep 3 3Y IA Ing, 

Sak: yaa) Is Sasa AN SIA Kita ia gg liat al ind ya) nda Sik ka Y ado eh, Uti dat sh Sman 3 U) SS, 
21 ana Usia ya ba Berak Iko Map BEJ ghe SJ ag JA Mal Vu HA ISU Selatan) ganti datuk Joy ii, Agt Sinaga la. gia Ala 
3d M3s sisa APA Yu £lusa lia Sally Sasan ga lead Laba Aliial A3 ay San Uil5 ) HA oh Ny Ust SJ mn Letak AS guy Laga ) Inda 5853 


alk Sy nyo basket la, jak Sina Kes Ula) gag LA JAN SJ Sia ama Kg ly ati LUAS py camal HA Ui gl Slop s3 Bl 
Asa aan | BJ kelalen aagy La &a 70 M SSS giseal Uap ol, Melati 


Rumuskan saja kang... Ibarot sudah mengena... Pilihan hanya dua: antara ya dan tidak. Di 
syargowi dan hasyiyah syarwani kan sudah ada bahwa pembunuhan dengan do'a itu tidak 
termasuk pembunuhan. 


2 Toni Imam Tontowi 
Ikut goul ini saja mbah. Al-Fatawi Kubro : 


dong op Ja BEI Op Y 3 op CILIK My Iyia ady My JilNy ob J3 ere3 ye Il Al dan) Ja 
yua SY ab el "aya da glay Sila AI lindi lee Say yag SS JII aa yag Hp HS Mp as Bh SY 
Lah oma dat JS OT 7, U oa Ong Aa Gl ALL dg Ld Ap d AS tis JWU PAI 0 pas. 


2 Afif Yang Khoir 

Apa kira-kira sama tidak ya dengan surat yasin yang dibacakan dihadapan orang yang sakaratul 
maut agar mudah keluar ruhnya ? saya kira anak yang mengamalkan amalan itu belum dpt 
dikategorikan pembunuh, ini kalau kita pahami dari faidah surat yasin atau surat ar ra'du yang 
dibacakan didepan orang sakit parah, meskipun yang disuruh membacakan disunnahkan bukan 
ahli warisnya atau orang yang mengharapkan kematiannya, atau ahli warisnya yang paling 
menyayanginya....lihat Nihayatuz Zain 147 dan Gulyubi I hlm. 321...Allah A'lam. 


2 Saif Syah 

Itu tidak disebut pembunuhan dengan do'a, justru itu cara memudahkan sakaratulmautnya karena 
pengaruh syaithon dengan doa tersebut! lebih spisifikasinya apa benar faktor sulitnya dalam 
sakaratulmautnya disebabkan ilmunya dan doa yang dibacakan pada si sakit butuk di koreksi itu 
doa apa ? 

Do'a mengusir ilmu hitam banyak. di gu'an ada,, contoh asbabunnuzulnya surah al falag-an nas itu 
saat nabi kenak pengaruh sihir lalu nabi mendapat wahyu surah tersebut yang dibawa jibril as. 
yang dengan seizin allah nabi kondisinya berangsur membaik 


www.islamuna.info 


MAWARITS | 3731 


2 Timun Mas 

Ahli waris bisa terhalang untuk mendapatkan warisan karena pembunuhan berjenis dan 
bertingkat: 

a. pembunuhan disengaja. 

b. pembunuhan tidak sengaja. 

Cc. pembunuhan menyerupai sengaja. 

d. pembunuhan karena tugas (hakim/algoco). 

Dengan adanya pembunuhan sengaja dan berncana, dan tidak berencana dan menyerupai 
berencana, maka nyata... mencabut ilmu, ini adalah tidak ada unsur niat pembunuhan. dan tidak 
ada kontak langsung dengan korban. yang berakibat kematian. secara hissi, maka pencabutan 
ilmu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. tapi dengan ilmu kanuragan. dan tujuannya 
pun jelas "menyelamatkan". Adapun adanya perkara baru kematian atau hilangnya nyawa, setelah 
upaya pelepasan ilmu.itu adalah amrun horij. selain amrun horij, tindakan pencabutan ilmu tidak 
bisa di masukkan dakwaan pembunuhan yang wujubul gisos atau had. 

Jadi anak masih mendapatkan hak waris. Nahnu nahkumu widdzowatfir, la nahkumu bil bawatin. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/572140696142076/ 


2687. PRAKTEK HITUNG WARIS RODD : ADA SEORANG 
ISTRI DAN 4 ANAK PEREMPUAN 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 

Assalamualaikum. Jika ada orang meninggal, meninggalkan 1 rumah 1 mobil 2 motor 1 kebun 
mangga. Keluarga yang ditinggal, hanya tinggal istri dan 4 anak perempuan ? Istri dapat apa? N 
anak-anak nya mayit dapat apa? Kalo ada sisa sisanya harus dikemanakan ? Si mayit yang mati 
keluarganya sudah tiada, yakni keluarganya tinggal yang disebutkan di atas saja. Mohon 
jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Alvin Hadi JeditedJ 

e Istri dapat 1/8 karena bersamaan anak. 

e 4 anak perempuan dapat 2/3 karena lebih dari satu, tanpa ada anak lelaki. 

e Setelah dibagi ahli waris yang ada ternyata masih ada Sisa.., maka harus dibagi lagi ke ahli 
waris selain ahaduz zaujain. Kasus ini namanya Rodd. Untuk lebih mudahnya dalam membagi.. 
Tirkah tersebut (harta warisan) diuangkan dahulu (ditaksir harganya secara profesional). 

e Mari kita bagi. Dengan asal masalah 24 ( KPK dari 8 dan 3, penyebut ) 

e24x1/8 53 ini bagian istri 

e 24x 213 5 16 ini bagian 4 anak cewek. 

0 24-(3 416) - Sisa 5 ini dibagi lagi ke ahli waris selain dari zauj / zaujah, dalam kasus ini berarti 
diberikan lagi pada 4 anak perempuan, istrik tidak. 

e Jadi menjadi - (16 #5): 4 - 5.25 (lima seperempat, 5 1/4) 

e Biar tidak pecahan (inkisar) maka semua dikalikan 4, sehingga jadi : 

e Asal masalah - 24 x 4 - 96 

e Seorang istri - 3x4 -12 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e 4 anak perempuan - 21 x 4 - 84 masing-masing dapat 21 

Jadi total harta yang sudah diuangkan dibagi 96, jadi 96 bagian, pendapatan masing-masing 
tinggal kalikan dengan angka hasil. Misal total harta warisan 96 juta, maka ada 96 bagian yang 
bernilai 1 juta, sehingga istri dapat 12 juta dan masing-masing anak perempuan dapat 21 juta. 


2 Hasyim Toha 

Jawaban Alvin Hadi sudah benar... sisanya tersebut tetap haknya ahli warits dibagikan lagi secara 
perhitungan Radd, kepada ahli warits yg mendapat bagian furudh selain zaujaini, tepatnya ketika 
tidak ada ahli warits yg mendapat bagian Ashobah. 

Tata cara dalam perhitungannya tergantung keadaan ahli watisnya. kadang ada zaujainnya 
(suami-istri) kadang tidak ada, kadang ahli warisnya berupa banyak golongan (Ashnaf) kadang 
tidak. 


Ini secuil keterangan dari kitab Fathul Mu'in : 


JA Ken JUN Ja era Day IS Lead G2 Jt de dp Yg UNI yg Wa NY Al LI Pb mel EPS ye 
MEI S3 P topy AI Ia Ona ab Hae Has Jah La) JUN Had Oka 


Fokus : 
PA Ae Oren ab pede is Jis Le») 


'anah : 


ge ai Uah3) PB) Ap ya Sal ep AS Il dala oya JS PA Remi 2) CET 2g Gilas (UPN Aman AP) 
Lali Ot Si AI Lani Unand Ted DG yag caloit Lag pam Tile Dp Ukts Uya IV Laga lil dag dia Lan 
dl banyu erjiy cOLI MW, amal (UB Ca 3 EL te EL MN CI Kai Kaag 6 Olagun A9 SU ub 


Se — IM 


Menurut keterangan dalam ibarot di atas bahwa : Jika si mayit tidak punya keluarga ahli waris, 
maka tidak boleh langsung diwariskan kepada keluarganya yang bukan ahli waris (dzawil arham), 
pun tidak boleh langsung di Radd kan apabila si mayat punya ahli waris tapi ada sisa dari 
pembagiannya. 

Maka yang berhak duluan adalah Bitul Maal yg intizham. karena pada masa sekarang Baitul Mal 
yang intizham juga sudah tidak ada alisa wafat.... maka dalam masalah ini langsung diberlakukan 
pada RADD atau pada DZAWIL ARHAM. 

Diberikan kepada dzawil arham menurut tingkatannya kemudian diberlakukan pembagian 
sebagaimana pada pembagian ahli waris menurut tingkatannya. 


Jumlah dzawil arham menurut kelanjutan ibarot diatas ada 11 orang. yaitu : 


ci Sag ca s aa ca Pin (Ie29 Ula dg SN H3 23 ra) TN) cal (Keset 34 as Kej (B3 cal II S3 
3. 
Cucu dari anak pr, anaknya saudara pr (ponakan), anak pr nya saudara Ik (ponakan), anakprnya 


paman (sepupu), paman dari ayah (saudara ayah yg seibu), paman dari ibu, bibi dari ibu, bibi dari 
ayah, kakek dari ibu, nenek dari ibu, anaknya saudara seibu. 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3733 ) 


Seumpama yang ada berarti yang dapet hanya istrinya. Dan sisanya diberikan kepada dzawil 
arham. » benar. 


Lalu apakah ada ketentuan bagian tersendiri untuk dzawil arham? Yakni sekian persen atau 
berapa dan dibedakan antara laki dan perempuan, serta dekatnya hubungan darah ? » ya 
menurut kedekatannya pada Ahli waris si mayit. Contoh, cucu laki dari anak pr menempati posisi 
anak pr (bintun). Kecuali bibi dari ayah ataupun dari ibu sama menempati posisi ibu (Umm). dan 
paman dari ibu atu paman dari ayah yg saudara seibu, menempati posisi Ayah (Ab). 

Contoh sederhana mayit meninggalkan : 

1. ISTRI 

2. BIBI 

Maka istri - 1/4, sisanya diberikan kepada bibi. 


Berapa bagian bagi ahli waris yang berposisi dzawil araham ? lalu kalo menggunakan manzilah ? 
bagaimana mengetahui manzilahnya ? berikut jadwalnya untuk dzawil arham : 
www.fb.com/photo.php?fbid-313697962077998&set-0.388436111216607&type-1&theater 


? Timun Mas 

Sisa pembagian furudh waris diberikan ke siapa ? Sisa waris diberikan kepada orang yg 
mendapatkan bagian sisa, jika ada. Jika tidak ada maka sisa waris .. diwaris ulang, dibagi ulang, 
hingga habis. Tapi untuk suami atau istri, tidak dikasih lagi , artinya tidak dikasih yaitu tidak diberi 
bagian waris dari hasil sisa waris itu saja. 


APAKAH DIWARIS ULANG ? YUP, SESUAI DENGAN BAGIAN FURUDH dan ruusnya, tapi untuk 
pembagian tahap dua, salah satu suamai istri tidak dapat. Alasan suami atau istri, bukanlah 
gorobah atau arham dalam hal ushuliyah maupun furu'iyah (orang tua atau anak). Mudahnya, istri 
itu bukan asli keluarga, jadi bisa dibawa orang lain lagi kalau mau nikah lagi setelah dicerai. 


Dzawil arham memang tidak ada bagian untuk mereka, jadi ya tidak dapat itu wajar, cuman ijtihad 
aja yg mengeluarkan dzawil arham mendapat waris. dg sarat sarat tertentu. Dzawil arham, adalah 
kerabat mayit, yg tidak mendapatkan bagian fardhu (bagian pasti) itu saja. 


Tirkah bisa jatuh ke baitul mal, dengan syarat : 

1. tidak ada ashabul furud (yang dapat bagian pasti 1/2, 1/4, 2/3 dll.) 

2. tidak ada dzawil arham (keluarga jauh, maksudnya kerabat yang tidak disepakati oleh ulama 
dapat hak waris), 

3. tidak ada walak (orang yang memerdekakan budak) 

Namun untuk baitul mal, siapakah baitul mal itu siapa?dan sahkah baitul mal di indonesia. Coba 
cari di documen piss-ktb. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573317616024384/ 


2759. JIKA AHLI WARIS TIDAK SETUJU WASHIYAT 
MEMBAGI RATA HARTA WARISAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Ziyanatuddiyanah Indarrohmani El-yusuf 
Assalamu'alaikum...maaf, mau nanya.. dalam islam bab warisan telah diatur bagiannya masing- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masing, untuk anak perempuan separuhnya laki-laki, tapi jika sebelum meninggal sang ortu 
berpesan untuk membagi hartanya dg rata.. setelah kejadian, saudara laki-laki merasa kurang 
puas dan protes sementara yang perempuan tidak mau tahu dengan dalih sudah amanat ortu 
untuk dibagi rata (nilai warisannya milyaran jadi agak ego semua), nah.. bagaimana jalan keluar 
yang benar menurut syari'at islam ? 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
Wa'alaikumussalaam. Nitip ibaroh mudah-mudahan berguna. Al-Igna' II / 221 Marji'ul Akbar : 


dng ale AI laa Sy ira Ae AN Flbr aya (LI) Aji RA AI el Genji AV) Sl Ino Si 
(EP Toy Vo Helany Ale II ole Api Spa erie Wp IL Lajak Ol VI) opal Slot ly KIP K0 Y 
SIS AS AL RY Tgl Ode Laliy Elo Gali JB Lokah Agadl ly) Gia ae La jua Ol Yi 


Kifayatul Ahyar II / 33 Maktabah Thoha Putera Semarang : 


TPA ya Lal yag (SI Roy Y) Slug SNI Ale Sih Adi mai Y Jah AN Ad SI Ao jl asi Jay. 

olgy Boj elta ONYI aon Ao EN) Ody Aoa Ale Alya Bl diler de HP) Comal PI, usai Jb 

AE IE Y meal Ie Jai BI Bill mera! dad Cepiann Alang adain dil) yel #bulaue Jelas 

AE Ay Ale AK, Jay 

Intinya mengenai masalah wasiat kepada ahli waris hukumnya khilaf, namun menurut goul asoh 
adalah sah wasiatnya. Kifayatul Ahyar II / 34 Maktabah Thoha Putera Semarang : 

Aly dan SI Ad Knogl Ol Oya bi) Cs A2 Lab! Ola WS Ad KrolIS djjb RA (4D) — 

Jet 

Mengenai masalah salah satu ahli waris yang tidak setuju dalam Majmu' An-Nawawi VI / 405 

Marji'ul Akbar : 


Aa ALS A2 Upiknny SI SI gl CAT dl LAI ya ya La pilay Uehaya TLS Jong A0 HA Ol Long IBL 3 Jaa 
Go pallid HOW ce Jon la LA Cnmgly NG AE oya Gada La Lalat) Gaya BIL, Sony 30 Lapan 2JU 2 

A8 Gak al Ud Ig» Kya TILI Jon Ai Ay LAIN Iii SAE ega ia ea emg lay Ce Kami IL 
SA Ta VI SAI ya ang AA Alia Yy SAEU m0 II JUN Lb bd J3 Ry Ie Ob LL Al ee 
BN Lelah IN Unjlbet IR ee Ka el ya ea ed Gang di Lai CA UI ag gi BP all dag 

A Con! Ong LAILA Ch ng Lama KO Lah yo Tila SAI OLS (3 3 jatd EII Jj Ula 5) WU3 Bh yA 
ASLI yag cOliputay Le 3 3 Ly CO yank Lagian dpely JSI terisi sUL. 

fokus : 
Sad II elo oo, MI Le Il Uh 


? Rampak Naung 


Saya lebih setuju kasus itu termasuk wasiat fasidah krn tidak ada takliy kematian atau sighot 
wasiat. Tapi umumunya cara seperti itu, dimasarakat dimakan hibah. Dan sah kalau diserah 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3735 ) 


terima semasa hidupnya. Dan fasidah juga bila tidak serah terima dan tampa shighot. Jika 
pesannya "jika meninggal nanti..." nah ini jelas wasiat. Namun wasiyat harus tidak lebih dr 1/3 
tirkat, jika lebih harus mendapat persetujuan ahli waris yang lain, jika ada yang tidak setuju maka 
pengadilan jalan keluarnya. 

http://shiaonlinelibrary.com/118 dsadll/£-2- 923i -aNI-s YI-ULS 823/USII 


Kalau wasiat sudah jelas tidak boleh lebih dari 1/3 tirkat, kecuali semua ahli waris ridho. 
Sedang Syarat hibah pada anak-anaknya : 

1. Dilakukan saat sehat 

2. Meratakan pemberian. 

3. Tidak ada tujuan menghalang-halangi ahli waris. 


Les yana yr OS Ol Jaith OS Ul lia ale Jaa dah Ilir ball Jat pelai d Lag ekay dala AI Gaun adl ye San Lag 
Sa BUY Ab eash Naas Lila Tadkart nol mali Bol jer Gala Koi IL) jer bei Ia 
Soy IS pake Uitad Cry OLI II OLS Lali Alas Cm BY pena 9 UII Len pai YA US eh Kao jl 


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&Option-Fatwald&1d-112948 


2 Hasyim Toha 

Perlu diperjelas, begini HIBBAH itu pemberian seseorang saat masih hidup dan membagi 
hartanya ketika ia masih hidup juga.. WASHIYAT itu pesan seseorang untuk memberikan 
sejumlah harta jika ia telah meninggal sehingga membagi hartanya setelah ia mati. WARISAN itu 
peninggalan seseorang yang telah mati yang dibagikan otomatis pada ahli waris yang berhak 
setelah ia mati, sesuai faroidh. 

Contoh wasiat : "nduk..! aku punya tabungan 10 M... sepeninggalku uang itu buat kamu untuk 
biaya sekolahmu dan biaya pernikahanmu nanti". 

Kalau contoh Hibbah : "nduk..! uang tabunganku 10 M itu sekarang aku berikan untuk kamu... ini 
kartu ATM nya dan ini no pinnya... jangan boros ya?"... 


Jika jelas si ortu mengatakan 10 M dibagi rata untuk anak2nya setelah meninggal maka tergolong 
wasiat kepada ahliwaris yang tentunya harus disetujui oleh semua ahli waris.. maka : 

1. jika 10 M itu tidak lebih dari sepertiga (1/3) dari seluruh hartanya maka maka yang 10 M itu 
dibagi rata laki-laki perempuan. 

2. jika 10 M itu lebih dari sepertiga seluruh hartanya maka harus dikurangi menjadi sepertiga dan 
sisanya adalah tirkah yang harus dibagi secara faraidh / warisan. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/623686084320870/ 


2170. MASALAH 'UMARIYYAH 
PERTANYAAN : 


2 Fathu Almuiin 
Assalamualaikum, saya mau tanya masalah warisan 
AGEN BY ya OI V9 6 goal Ala Yg Kae S IS JUL Hp Ile 1 JI BDG Les «AYI Ll « 


misalnya mayyit punya harta 30 juta, disini ummi mayyit dapat bagian waristan 10 juta 
PS gor ga SAI BY ya OI at cal dg dy | ISI dana Ing 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3736 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


di sini ummi mayyit dapat 5 juta 
MAA 3 Sg aki meruall Ie aa Le Li Ld 6 lg Rong ale Ela aj la OS dls, 


yang saya tanyakan disini, si ummi itu dapat berapa?? karena ada keterangan di FATHUL-MUIIN 
PI ol La Uta AYI A5 eebel BY Al) Cr0raj AH aa 3 Rong Taj PP Aa El Eh 


SEBELUMNYA TERIMAKASIH 
JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 

Wa'alaikumsalaam. Maksudnya adalah pembagian harta waris yng terkenal dengan sebutan 
masalah 'Umariyyah karena orang yang pertama memutuskan masalah ini adalah Baginda 
Sayyidina Umar Bin Khotthob 


PI ole La gta AYI II, eebel CBY Al) Cr0raj AH ma 3 Reny Taj PP Aa El El, 


Terjemah : Ibu mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) dari sisa harta setelah diambil bagiannya 
suami atau istri, bukan 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta, supaya ayah mendapatkan bagian dua 
kali dari bagian ibu. 


Penjabaran : 

1. Ketika bersama suami : 

Mayit meninggal meninggalkan : Suami -1/2 Ibu-1/3 Ayah -1/3 

Jika dibagi dengan pembagian furudl seperti ini maka hartanya akan kurang karena 1/2 4 1/3 4 1/3 
5 3/6 4 2/6 # 2/6 - 7/6 Padahal dalam kaidah ilmu Faro-idl yang lain disebutkan bahwa bagian laki 
laki adalah 2 X bagian perempuan, maka demi menghindari pertikaian antara ayah dan ibu oleh 
beliau Baginda Umar diputuskan bahwa setelah harta warisan diambil bagiannya suami, sisa harta 
itu lalu dibagi menjadi 3, satu bagian (1/3) untuk ibu, dan dua bagian (2/3) untuk ayah. 


2. Ketika bersama istri maka pendapatan Istri - 1/4 Ibu -1/3 Bapak -1/3 
Mengenai prakteknya sama, yakni diambil dulu bagian istri (1/4) lalu sisanya dibagi 3 , satu bagian 
untuk ibu, dua bagian untuk ayah 
Sebagai ibaroh pendamping monggo ini dari Roudlotut Thoibin V / 95 Marji'ul Akbar : 
Ily EL BIL! ya OLI Yg tagl Wo Yg Hy ca SEP BL JW EL Wp Il LINI YEL (NI el, jas 
2053) ni) ag TN gaes Ou d3 Ss agar Siap AVI 8 YI Pal Oksi ni) coal 34 ni) 34 ad Ke Pi ISP dna 
AS LI 7 DN al Jb Al 3 Syah! ru de (ia LSI Lali only, 
2 Alvin Hadi 
C3 Bagus God pa Upi AAL puki! Ty RAN Ad play Terlantar AG Rem 3 
Oo Yap 2aip SA gag ol Sy Yo eat os (S3 Kenal (M9 Y ob NI) Wae Bg Ale ya 1 (YPP AH) 
JSI Ah Gym 4 en 39 sesi SB uas si DAS 33 aan LN 2 ea Y Lg ten Hi Gu a Lema ol 
IG lg Eyyy My dl Sah Ob) Hb Aji olah CA II II lela ore II JI kelas apl Jadid BUY 
AS JIN 9 3 AN (LL J2 3 pol (el SB pel OS OP) #dlas dy, IL 1 Jala! 3 pol (EL, 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3737 ) 


dea an All OLIL ae UB Ren JI PA Am BULE (SU ya al Sh jasal Poles jl ot ol 
LIL) Lana BUSI Ea (SU, ea ega cg og Ha Caab OG Ot HA CE Lag da2 Ab ob) jas sai) 
dewi. 

Wallaahu A'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/625581920797953/ 

2952. HUKUM WASIAT DENGAN KITABAH | TULISAN | 
PERTANYAAN : 

2 Maung Banten 

Assalamu alaikum, wr wb, Poro ustadz poro kiai, hamba dhoif punya pertanyaan nih, bagaimana 
kalo bertentangan antara wasiat yang tertulis dan wasiat ucapan, tapi yang tertulis sudah diakui 
dan dijalankan (ambil bagian masing-masing) oleh bebrapa ahli waris, dan yangg tertulis tidak 


mempunyai saksi, dan persyaratan saksinya harus seperti apa agar di terima, Terima kasih mohon 
jawabnya dan referensinya, wassalam. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Washiat yang hanya berbentuk tulisan tersebut tidak dianggap bila tidak ada pemberitahuan pada 
ahli warisnya. : 


YAU ge ori jadi Aiu 

Anh RUSA Ol AYI S3 Aib Aa Saad Oles, SLS daa Ala GUSI 4 of Hilal candu 
9 Sby ob yani al Jae 2 pamad Asem Ml ya al dia Aa Gang 4 SL AYI ya de Yg GPU oya jg ll ma krn EM 
belas Ale SAN WI pb VI Come AL Gde Nita JB Ol) Ja opal Ba II GAB Of 4 Sm Ade SAN Rang 
Ie de elu AS AI ya Ala alay La on 3 Ll aga ml Lal Jah JP Ito 1 Leg Rm add 1 pda SK 3 MY 
Sel Ag ya agen! oya Carla Taka Lah YI 9 SIS Pal ll ojlorl Ob call. 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Tentang Rukun Wasiat Silahkan Baca : 


1. Dalam Kitab Raudhah 6/140: 


Iyadol yogarh NAGA moh Jai Ob din dB MLYI UT Ii SPP MEYI SP 3 H3 Aas AN SI 
Bae Aas ad atng j0 jl dya Aa ad Aida ja ya JENIS Gaya au All 


2. Fathul Wahhab (Hasyiyah Jamal 15/395): 
Pp Ben) Say (OA say) shi Sa UB) 
Wasiat dengan Kitabah (Tulisan) Baca : 


1. Raudhah 6/140-141 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BUSI ain H3 USS JLEYU Gale 0d yaaa Jaa La Of pul SS 3 Gam USD Da Read aa SL imo il many 
RUSIL alas Of JgG OLEYU Gala Jas Rano) RI aa 

Ot JG IIS Ona amogi Ja JUS UibU yasuddI OS Isf aiaa Y Jaa JENIS ONE oo IS j3 
talas D3 Gmn Ah Lag da DUS Of Rela Ugal AB OS JP Ai paman AE Rat PES | y ya Ang Tap y MS Ad ly ly 
Maia Ap 3 ppi Aek Cp Ah UG. Jiang Yg Vila Ao gl Ji Y SY 4 Ji Ah U Je 

Laga dee SBY ESA JB Lelo oya SJ ni 1 da Ol Jalla AYI Jiiy 

BA oat Ing danny VI elang del AI lap Gaal Sit FI SSL ab ya ASI GASU JB al Gala Sgm gal LI 
BUSI last M3 


2. Al Mausu'ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah 43/281 : 


km gl La Yg. ya dag aioy SBL je Lalai dl ey 4 Rol DA cs Ob 4 RSI Rail Uus Ro jl Alay 
Aakidl Jis OB 1 Ino SUS de Gold! lal de gladi dalitsg gal OA 1 Aril ae Yg Roiodl is » pall Jab 
Ie Iaip JIE SB ON £ La Len ale Di jl edan Chi ya 2 ye manah Cd yA Ae Mel Ang Kill, 

#UYL SolesL Maa 


Tentang Saksi Wasiat Baca Dalam Kitab Fathul Wahhab & Hasyiyah Jamal 23/318-319 : 
Pa L... Pena o- 0 Lo 0g Ie 0 30 0 an IN 0-0, -— 0. 9 “ - ho. 
Meta) Olaay CA) gag 233 at Le pa Any ( pa) ga de tea al le A5 ga (JL hai ey) 
ot Loopit JT pan (Obat) Jery al OUary) St 
- @ 00 25. 3. 0 Ge 02 08 - 0. 0. 0. 9 Bo c90 0 Neo, Io. Lam 3 2.0 30 
Iker Ran2 33 Sengiky Akilimay Lang 273 Ande malay obb 33 roy ella SJ gadi ta ana OAT ja ( Olny Op 
WALLOHU A'LAM. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/704556299567181/ 


3047. BOLEHKAH HARTA TIRKAH UNTUK BIAYA 
TAHLILAN ? 

PERTANYAAN : 

2 Rinna Bilgis Adelia Humaira 


Assalamualaikum, mau nanya nih ? bagaimana hukumnya tahlilan menggunakan harta 
peninggalan mayit, tanpa minta keridhoan dari mayat.nya ? mohon pencerahannya ? 


JAWABAN : 


2 Kang As'ad 

Wa'alaikum salam wr.wb, barang orang yang sudah meninggal, ia sudah tidak lagi memiliki harta, 
sebagaimana ketika ia masih hidup. Ketika seseorang telah meninggal, maka harta yang 
ditinggalkan oleh si mayit, adalah menjadi milik ahli waris. Jadi, ketika harta yang dtinggalkan 
tersebut akan ditasarufkan kepada sesuatu seperti membuat acara sodagohan, dsb. tentu yang 
berhak menentukan iya atau tidaknya adalah ahli waris, bukan si mayit itu. 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3739 ) 


2 Hariz Jaya 
Wa'alaikum salam, dalam sebuah hadits riwayat dari Abu Hurairah r.a. : 


il Ju Kas Bakal Ole AU Jb sen IL B3) Ob Ul Ol al JB Yr, Ol. 


Artinya : Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw, bpk saya telah meninggal, dia 
meninggalkan harta dan tidak meninggalkan wasiat, apakah dapat menebus dosanya jk aku 
bersedhagah sebagai gantinya? Nabi saw menjawab, ya, bisa. (HR. Ahmad dan Muslim) 


Dari Abdullah bin Abbas r.a. : 


Ol Age Uk Clan HE Uly Kah Gal OLI Sego JUS elgis AL yag dal Ea Aan Ab ab Bol Uya daan DI 
bgale Aiko SAI Jail Ol Sagal Gb JB Ci cJB Uas 4 Eau. 

Artinya : Sesungguhnya ibudari sa'ad bin ubadah r.a meninggal dunia, sedangkan sa'ad pada saat 
itu tidak berada disampingnya, kemudian sa'ad mengatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya 
ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya, apakah 
bermanfa'at, jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya, Nabi saw menjawab, ya, bermanfa'at, 
kemudian sa'ad mengatakan pada beliau saw, kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun 
yang siap buah ini aku shadagahkan untuknya. (HR. Bukhari). 


2 Mas Hamzah 


Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan : 


». 3 0.0 - 30 "39 . - (na 2. ko - BG. cg 0 Io- AP. 20. S0 Pa. na 0 - a 330 

gl «Leni call AO hy HI Jb Pat Gatal Ol eU Ji yen UR BA SL gl oh dp 
0. Papa 02 8. 290. M0 Pa 0 ca. 90 cu. 8 
Hi JB Ups Barat ot pt ab «baka can Pel) 


"Bapak saya telah meninggal, dia meninggalkan harta dan tidak meninggalkan wasiat, apakah 
dapat menebus dosanya jika aku bersedhagah sebagai gantinya? Nabi saw menjawab, ya, bisa 
"dalam riwayat yang lain : " sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu 
tidak berada di sampingnya, apakah bermanfa'at, jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya, 
Nabi saw menjawab, ya, bermanfa'at ". 

Penjelasan imam nawawi dalam syarah muslim : 


Ta ae gai “a 

Sl ma AS Lah Grasi Cia Lahu ay katun okt Lal) sadis tuah pp sand Ika 8 

SI Je an Ui bl O yabimali Sat Gran U Os ya olga Jp pad La andi ola peluah 

as AA Ta ah ida Uh aah UG. Lai ad LN an 

Ca Jan BS, ASN il, se S GATAL Bigo sha ISI Pa oa MA Dan ON ar aa olga 
Aa pap AI Ha GT ab BAP dl EP ab KN Ib LA ii Ab pi 

Dalam hadis ini terdapat boleh dan sunnahnya nya bersedekah atas nama mayit , dan bahwa 

pahalanya bermanfaat dan sampai kd mayyit, juga bermanfaat bagi yang bersedekah juga. ini 

semua telah menjadi ijma'/ kesepakatannya muslimundan hadis ini juga penjadi pentakhsis dari 


keumuman firman Allah "Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya." (As. An-Najm: 39). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3740 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslimun telah ijma' bahwa sesunggunya hukumny tidak wajib bagi ahli waris untuk bersedekah 
atas nama mayyit dengan sedekah tatowu', tetapi hukum sedekah tersebut adalah 
mustahab.adapun hak-hak maliyah bagi mayit yang masih belum ditunaikan, jika mayit 
mempunyai harta tinggalan maka wajib membayarkannya, baik mayit berwasiyat maupun tidak 
dan itu di ambil dari ro'sul maal / harta tingalan mayit., sama saja itu hutang-hutang kepada Allah 
misalnya zakat, haji, nadzar , kifarat , penggantian puasa dan semisalnya ataupun hutang-hutang 
kepada anak adam.jk mayyit tidak ada harta tinggalan maka ahli waris tidak wajib membayarkan 
hutangnya mayit tetapi di sunnahkan baginya serta yang lainnya utk membayarkan hutang tsb. 
Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 

Boleh menggunakan harta tirkah untuk biaya tahlilan, bila semua ahli waritsnya setuju dan tidak 
ada yang mahjur alaih / terhalang untuk membelanjakan hartanya seperti ahli warisnya masih ada 

yang belum baligh : 
BS gn II Ely ny SI Ula R4 369 2 —aa LAI aga penah ar Ted 
Padan, mah Sina (A2 0... sa 0 Lo - 0-0 8 8. a 3. no. 0g u L0 0. 9 O-- WOL 0  -..9 
4 sej ol YP US ny CAM Gamal PAS SA Uya tega Sya CL dadi jl ne mad OS Ob Ade) pnoaa Mil 

MA gaya Ting IS Hee US B3 ani ASI Ae, 

2 ai Jab OLS 0 Y SI Aagad PAI ya Sid 3 SU Jadi La lh PNY PL NI Gl 
Md Ol Ken BA ang AP 3 AP 3 JUAL Tian By Ain ta Jari Anh oya yel) jl RaU ppi da 
Pad PI oya ye Ane Una Ialle 3 At Je oli ny BI 3 Woo oya pekan dala DI bp Oya oya hal MMS 
plak) mel NS gl Uillan ale ) pm Upah OS Lage ISA oya WI oya Lai Jaka Ol EN y LAS oa ab de 3 rail 
Han Pn 


ca cma al era US ay elu) dll LS gang dl jan L, Ody dada at dll e) OS Lb V3 9 
EA Olga Loe 3 PAI Oo US Aka ISI Aiakall SLS Ol ap Ya Ol Ane ls o Kd AS : 
TV 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/759978700691607/ 
3368. JANIN DALAM RAHIM ADALAH SEBAGIAN DARI 
AHLI WARIS 
PERTANYAAN : 


2 Abdul Aziz Jarkasih 

Assalamu alaikum.... maaf mau nanya : ketika janin ditinggal mati sang ayah bagaimana 
hukumnya? apakah mendapat waris? sama janin termasuk ahliyatul wujub atau ahliyatul ada"? 
mohon maaf dan terimakasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam, untuk pertanyaan pertama dan kedua. Janin atau bayi dalam kandungan 


www.islamuna.info 


MAWARITS | 3741 


menjadi ahli waris jika memenuhi dua syarat, seperti dijelaskan berikut : 
- 'anatuth tholib fi bidayati ilmil faroidh : 


dol yu yo Juogis Ul 2 ls gl Luis AI 90 809 C89 dol ku wd Id9590 LIS Ul -1 #uab sin Jedll Ly 
djiiuo ils Ls. 


Janin dalam kandungan menjadi ahli waris dengan dua syarat : 

1. Ketika wafat muwaris (ayah,kakek) si janin dinyatakan telah ada/tetap dalam rahim ibunya 
berdasarkan ciri lahir yang biasa disaksikan pada wanita hamil atau atas pemeriksaan medis atau 
wanita yang ahli di bidangnya . 

2. Ketika terlahir dengan keadaan hayat mustagiroh (hidup). 


- 'anath Tholib fi bidayati ilmil faroidh : 


F3 Ulas SI ML ya bisu Ol palang andil al US LS ala gara okt lg "Jandl Jon Ol 40 
lo :JNI9 Iuogll Jgg20 Aol ku 43 Jl Y 383 (Jonll) Ul »kiclg .... H90 Ug0 ic W)Iyll il 
Bhi Ul ALI 2d 3 Lio NG Iss gl Ixsl9 3S NA wo gl Lb Ily Ul 
S lg Lois Lol gen ulah IS SI gi US Jlly Kuogll yA0E Kaili alalog ol 
salad till Si 5 (dalah nasi) AS ll dd Lado Uni Loli yAs dala Wol last 29ol lisa 
dalgl How 915 ole AS ll mui Jondl dal lola elaiall aku Ll 9 sll Osgl9 3G asu lo uli, 
blus NI 6ol lo Jonll inluoal Lp3 blisug. 

ado Loud Lgiui AKSI LAK 0g: 

2 2 dis gl Luio 5590 289 US3 Aol bu 48 I59290 LIL U IA Hub adu Jodll Uu Jedll Sl log iis 
4022 9 0929 00 xl uergngall di gl Jokes ul Joni Ly S5 Byiiuo il La dol ybs yo Jok 
J9 BN ya Jos ND ole ol Josll 8259 Sl 4 Jean 49 959 (DIISI 9 dal ail 9 “igil 9 di 9559 
Io ani Wi3u JI y09 dia abu N mobil vas 


http://shamela.ws/browse.php/book-96958/page-170 
- Al Mughni : 


"dag. gal Jb bs2s0 0 la 0 JI oil $ cabooatu NI Jasll Cg NG? Jah" - yana £ ja 
coy badlay Sm al R93 Ll JS P4 Labs ab up JSI A4 cal UP 4 gia Tw yo BY 4 sub bel 
Ted telan adi ali wall sal log Husen Ja assn dal Baal Sos 
mol 98 Lala Bpal ellag Jasall Bao SI yalay pl lo wang» 0yy6: 3 Ina gl Ly, sdogll lngalisal s| 
ubi SSI 983 « osalo Jl 

Blend yo Cal yani Ay Cuiy Lagi Cilesl9 « euae pda 99 4 Gg pl lo Am UB «ls an Ul « illa , 
sho yalll yg « B5) gal UC « doliub agla gel S9) abg . 293 1 Ong Boko Jgiwl II al ole Isisls 
G8 0 gala 1 385 yo -" US toliuali Ola cl Saya » 4 Ws Salaali Jgiuwl Il!» JI dil abug Ale dll 
Agt X9 « Jeli its Coy X5 hill cad « ilegal Sgus log Igtli3l9 . Ali lag aule lil Lu yul 
bs oo Jia 22 Ly Y 1 Sail Eli £ 9D lo Jilgidl 3 Igalisi #3 « dolio 042 

SS 3 om 1 wet al uc ed Sg, . Jala Ss Coy Y Al ic AU yud) Son uc pggiualh 
gusutull9 « garsullg 4 Gg ya al 4 owl «yag « ella 4 Call up Maag « ulas «Ba yul « 
sal! J59 p9g20 YA Glbuulg «Ans yulg « Hllog « was l MS Ly Kalu yulg «daku Ly K9 « dang 
C9 olga Jgisul ISI 2 alug Gale all ala » 

ada duralea Siusi e al oil SA 533 Lea ses ena dl 
lo Jim dg ls 889 Ula « Ole yamg «pung « Mad Coi9 « 79 gim Us yo R99 Isl : » ago 
MUSI ES yall3 «95 u0 NI y3N Jie YAG «4 lal ale. ta ae ig an dip At al 
Ul Ram US0 Ml Ai Lagi ya CL « Ind USO yo R3 ISI low Risa Al UB « 95 8 yo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3742 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bisu Lgi3S plei YG «il 49 WS Ul Ai ud iba US yo JH. 
08 « ado IS 5S ySI ul Jlois 3 


- Kasyful Gona 'an Matnil Igna' : 


"al ala ol 1 badal gabung al WI ni lo lo aic (Lg Jan Uy9) "JI syal 
Jos io J8l 1d SL gl CS Lal, (seal dia yo JIN dol U yul Ub « Gg0 W90 Jls I59290 US 

| | JB bogo 05 al di oles, 

Goy pl ldiloy Agu ) la) (3) laglas (R95 lal US3 ) el isu 0 SI (Ss yo SY) aol (Uu UB) 
) mel iasl30 Gl Gil 40 R33 ago 33 (sal Jls Dgn 90 LS il gl j3 Ul NI) wgall asu asa lai 
ALL . 

520 ball lagulitsl gl laging al) ao5Jl9 small «SI ( lagorgl Ubgi N) Joni 0129 sll (Lal Ulo) 
Sd pls matig UI Au SI ALI (oniw R01 Janll bxo JSI sales al lo Lg 0.48 al Iu gl 
AS gg xe Jgiusl ISI Gilas alsig asi LS "- | Jan Ol) -" Lo Ul lb ll) dng 
calissa Salsa mes tolasr naya lBsLa sela Jamal) I-lasia Bu saga cl ly 
digo BB) alSiio JS S9 JaS Kab dignn R3) mall Jpisulg ! seotill 39 JB dio lc98 30 0rliwub Ala 
Selil yan Ol. 


- Al Mausu'ah Al-Fighiyyah : 


| Mob Mal Hd jl" - sulull s adl : 

10 - LgoSasl sasiig Aisi - smosYI Gis yo al all Ggs 40 CSI slawi - ld LS sud V8 Lal 
dala NU « dd sll lolio 9d SU sll Lea s0 adl goddl Isl 20 SUS lenig « GNI € gi HuSN lai 
- AS Ig « dplS 63 389 dunil 9S 3 Login damlg JS9 « slsi dWbil lola Yong Galah lol - juw loS . 
A Gw ASI ylug «ld Ls 00 ll Jalal dll Jali Ula Y «ESAI db ade 9333 « Id 
Jslall dl yo ds 0 JS 8. 

uli! la 004 sll JL all : 

M1 -155 yo-" 1d Jalal oAag « apl! Ja 0 yao3 Gili 5 Yo WNI You" 

(1 ) Ao bu 88 Luis 3S 5 SI HAJI J8 lo dls 0. 

(2) suoidl ym Cal Ji « Aoi ye Wluasil Xu SI « suallg Jgalll dl 0 

(3) es sd) sanad oa Laba ye wo SI 4 Jwadll Ala 0. 

(4) ASI oma JI ena ym yo Jk as SI «es ds .0. 

(5) Jedll Jha! Sl al ds 9. 

sda loud Ld SI dots aa Jalal 088 yo ds 0 JIg « Id : 

adl - dgil ds yoll : 

12 - 98 slgiill9 « Aol ylu 8 ald lo Ja Hung 9d9 « seSII 9g « Uli Al yo d9Slo : dell 39 cl 
bea nang (Dag alino dl « deal ba Lang byar nang 


an 
d Gstsll Usag Nol 3S elu3 «oil Lgato Ay Ful Bling ii Luki 3S gas yo Al Ulas IIS 
Is 33 WS Aga uo Jole & mill UM « 5g JS yo SSI lc Urip Sam Run Su al lag. Ul 

gag «al Lgngil al dig) Hrol Aly Aiu udi W3S dg yo Jole3 , “ale Lsxsl) ul Asy Aol yo 
dub gn Gala Jo « Jos gag dl swa 3L  . 

13 -Anodll Hd ag SAI 38 Aing £ mil M3 MHS, una Goal LAM Ulil wc sleaadl Hail 389 « 
ISL to kw Ci Joy Ul ol lo Jay 293 Jb: " - Tomi Hata )-" ul yo ml 33 AE lola 
catatieY 23 » Lennog0 8 Hua! Call Lgi ba aa LSG . 

SR aka es bai Pe Ta oa eh 


www.islamuna.info 


MAWARITS ( 3743 ) 


abg sis G3 OA G9 lina aw YA io Y)U Joo lil ado selai . 

s1" Dowall dst J-" Wall 98 ata olg ."- | owl J-" dino duo ale eleial Jail dlSS9 
156 yo". Ipul Ul disiuug « Amos ale Luki « ule Sig Alay dkiall sal" 

anogl IN, all 9d bulus Wall GN 4 Ale Hall Asslull s35y Ala. 

dilas AN 4 Bl adl 088 ky 43 lo le days Hu JS « Alai Jas dc Wgll dric Joy JG ALliSJI lola « 
Ay JS «ale Hall Ranu ya) les Jasll ade 483 Il lol « Anogllg AI sato Sales Ray N Jalla 
adsic alaty Hall J8 « Jas go SN SY) sole gl «oa ade. 


Untuk pertanyaan ketiga : Janin menjadi Ahliyatul Wujub 
Referensi Al mausu'ah Al Fighiyah : 


sll uli : 

9 “ELLY Ui) aids USS Full . doill9 95) dalil Lguull « Gol Sae da 
cagollg Bladl Jay AN 4 AU Kai dwill WB Cai yg 4 Fillao dod J wall Ul! Ser jull JB. 
ola Bob » Wol 4 linia 9 « O)AG 4 amil O9AS « Jad odl al Yull Gatal xi 
anal Hwa ellay X9 « gang AS 19 yaa coil Id Gl NI sal Jlo ade Kilau caol Bl jl. 
(Alb!) Aloe 0 dls Ji bulog . 


Bahwa manusia dikatakan sebagai subyek hukum yaitu saat ia lahir dan saat dia meninggal, maka 
berakhir pula kedudukannya sebagai subjek hukum. Selanjutnya seorang bayi yang masih didalam 
kandungan ibunya meskipun belum memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dia tetap 
mempunyai hak-hak tertentu yang berkaitan dengan kepentingannya, termasuk hak atas harta 
warisan dari ayahnya jika telah meninggal sebelum bayi dilahirkan. Dengan demikian oleh 
Undang-undang si bayi tersebut diberikan hak dan kedudukan yang sama/ dianggap sama dengan 
hak orang yang hidup 


Ulama figih sepakat bahwa janin/bayi yang masih dalam kandungan saat seseorang meninggal 
dunia berhak menerima warisan dengan dua syarat. 

- Pertama, janin lahir setelah satu bulan sampai 6 bulan sesudah wafatnya pewaris. 

- Kedua, janin lahir dalam keadaan hidup. Karena itu, maka bagian dari janin harus menunggu 
kelahirannya lebih dahulu untuk diketahui apakah dia lahir dalam keadaan hidup dan juga untuk 
mengetahui jenis kelaminnya laki apa perempuan. 


Adapun bagiannya sama dengan ahli waris yang lain yakni tergantung hubungannya dengan 
pewaris (mayit). 

Referensi kitab-kitab yang telah disebutkan di atas dan berikut keterangan dari Jaridatul Kholijil 
Imaarot 


Geiall Ulonol yo ala 93 2 Ul de el Baal Un ol bu 4S 3d3 rill Ga dlu Jis 

Cola ab ts Jala dlu 3 Sl rinto! Along: 

USoig SD g0ll 289 cus WI Nols dpl USS « Epen ild9 Jls dpl Lylu 93 dini 00929 JI 

ade sgt Ti adl set BBI X0 lg UB gal 1189 cb 0 XII yoy La II Uggaw el 20 
Cal sol Gariuuo 39 slgiall ld ic! Jom) iso Jil. 

dll D3 lo Ig Ol gal! Goriwul K9 Ai dasl9 AS 20 VidX9 ay 2 X0 gg lo wal Jul Kr) 

Al se alim 8 Haa IS Ii Ly M3 Luo Ig gJ lol celgitll , 902. 


KANDUNGAN YANG BERADA DALAM PERUT IBU 


1. Kandungan yang masih berada dalam perut ibu tidak bisa menahan sebagian harta 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(37aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


peninggalan, bila dia bukan pewaris atau terhalang oleh orang lain dalam segala keadaan. Apabila 
seseorang mati dan meninggalkan seorang isteri, seorang ayah dan seorang ibu yang hamil yang 
bukan dari ayahnya, maka kandungan yang demikian tidak mendapatkan warisan: sebab dia tidak 
akan keluar dari keadaannya sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, sedang 
saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu tidak mewarisi dengan adanya ayah. 


2. Semua harta peninggalan ditahan sampai kandungan dilahirkan, bila dia pewaris dan tidak ada 
seorang pewarispun yang ada bersamanya, atau ada seorang pewaris tetapi terhalang olehnya. 
Demikian kesepakatan para fugoha. 

Demikian pula semua harta peninggalan ditahan bila bersamanya terdapat ahli waris yang tidak 
terhalang, akan tetapi mereka semua merelakan baik secara terang-terangan maupun 
tersembunyi, untuk tidak membagi warisan secara segera, misalnya mereka diam saja atau tidak 
menuntutnya. 


3. Setiap ahli waris yang mempunyai fardh (bagian) tidak berubah dengan berubahnya 
kandungan, maka dia mendapatkan bagiannya secara sempurna, dan sisa-nya ditahan. 

Misalnya, bila si mayit meninggalkan seorang nenek dan seorang isteri yang hamil, maka nenek 
mendapatkan bagian seperenam karena bagiannya tidak berubah, baik anak yang akan dilahirkan 
itu laki-laki ataupun perempuan. 


4. Pewaris yang gugur dengan salah satu dari dua keadaan kandungan dan tidak gugur dengan 
keadaan lain, tidak diberi bagian sedikitpun karena hak kewarisannya itu meragukan. 

Misalnya, bila mayit meninggalkan seorang isteri yang hamil dan seorang saudara laki-laki, maka 
saudara laki-laki itu tidak mendapatkan sesuatu, sebab mungkin kandungan yang akan lahir itu 
laki-laki. Demikian mazhab jumhur. 


5. Ashabul furudh yang berubah bagiannya karena kandungan yang akan dilahir kan itu laki-laki 
atau perempuan, diberi bagian yang minimal dari dua kemungkinan tersebut, dan yang di dalam 
kandungan diberi bagian yang maksimal dari kedua kemungkinan di atas kemudian ditahan 
sampai ia lahir. Bila kandungan yang dilahirkan itu hidup, dan ternyata ia berhak memperoleh 
bagian yang lebih besar, maka tinggal mengambilnya. Dan bila dia tidak merhak memperoleh 
bagian yang lebih besar dan hany berhak memperoleh bagian yang minimal, maka dia 
mengambilnya: dan sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Apabila dia lahir dalam keadaan mati, 
maka dia tidak berhak sedikitpun: dan semua harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris tanpa 
memperhatikan kandungan itu. 


BATAS WAKTU MAKSIMAL DAN MINIMAL BAGI KANDUNGAN 
Batas waktu minimal terbentuknya janin dan dilahirkan dalam keadaan hidup adalah enam bulan. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/806441382712005/ 

3921. BOLEHKAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA 
RATA ANTARA LAKI-LAKI DAN WANITA ? 

PERTANYAAN : 

Assalamu'alaikum. Bagaimana hukumnya kalau warisan dibagi rata antara laki-laki dan 


perempuan, tapi sebelumnya sudah dimusyawarahkan dan disetujui oleh ahli waris. Tolong 
penjelasannya... | Hasim Badrusalam |. 


www.islamuna.info 


MAWARITS | 37a5 ) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam, bila semua ahli warisnya tidak ada yang mahjur 'alaih dan semua rela maka 

sah pembagian warisan dengan dibagi rata bila semua ahli waris tersebut mengetahui bagiannya 
masing sebelum dibagi rata : 

| | | Y/TSN solo ll 

sagigo Lgid IS) gl dong gl ISL AI Alloh S5 AS gl sad Jo yEL saga Eau DNS lc WS33 Ul3 

AS 99 Oon GS Iolisl LSI ASoJh lagale go »9250 lagud LS dg pgndlyh USIg ul oo oo lale 

debull 39 loS Ld uc 9» dgiall 9 ul ,5 ko lal VJ AN SAI dowidl US Ul Ud 3 Hlo S2 JJ 

bis wial Jas YAN yo 1 mai yi dago SANG Lwn0 Ai Ron J Jaco « UB 29250 US « uls 

dl, Id ll ho lo lagio S dy ul adl lsg dl Lal. 


Pola di masarakat kita ( Indonesia ) berbeda, di arab memang seorang laki-laki dituntut penuh 
menopang kebutuhan keluarga, sedangkan kita, kadang seorang suami ikut istri, kadang istri ikut 
suami, dan yang terjadi kebanyakan hukum bagi rata untuk harta milik orang tua, jadi tidak tepat 
disebut warisan, tapi hibbah, karena kebanyakan sudah dibagi-bagi sebelum orang tua meninggal. 


Memang Allah menuntut setiap orang yang beriman untuk menerima semua aturan Allah dan 
Rasul-Nya dan mengedepankannya dari yang lainnya sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Dan 
barangsiapa yang membantah atau tidak menerimanya sesungguhnya orang itu telah berbuat 
maksiat ba Allah dan Pa Bh Ma 


o-T 857 


Ha SL “aa 


Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang 
mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka 
pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 
Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (AS. Al Ahzab : 36) 


Tentang hukum waris ini, Allah swt banyak membicarakannya di dalam Al @ur'an, di antaranya : 
CABAI 3 Jis KU SSI 93 Ul Kung, 


Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : 
bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.” (AS. An Nisaa 
SA: 


Hikmah dari bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari perempuan di antaranya adalah karena 
laki-laki punya beban tanggung-jawab menafkahi keluarga sedangkan perempuan tidak diwajibkan 
beban tersebut. Laki-laki punya beban kerja yang tidak mampu dilakukan perempuan seperti 
membajak sawah berperang dll.. Lengkapnya lihat di HIKMATUTTASYRI' WA FALSAFATUHU 
Juz 2 hal 264 cet Darul Fikr. 


Adapun terkait dengan hibah maka hendaklah dibagi secara rata kepada seluruh anak-anaknya, 
sebagaimana pendapat jumhur ulama. Namun dibolehkan melebihkan bagian seorang anak 
tertentu dari anak-anak yang lainnya manakala memang hal itu diperlukan, seperti : untuk biaya 
pengobatannya, melunasi utang-utangnya, karena anaknya banyak, bekal pendidikannya atau 
yang lainnya, sebagaimana riwayat dari Ahmad (al Fighul Islami wa Adillatuhu juz V hal 4014). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3746 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun jika pembagian hibah kepada anak-anak tertentu tidak memiliki alasan yang dibenarkan 
maka harta hibah itu perlu kembali diperhitungkan. 


MUJAWWIB : Ghufron Bkl, N Abror, Rojul Mubarok, Busyro Habiby 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/717690294920448/ 
www.fb.com/notes/932094856813323 


BACA JUGA : 
www.piss-ktb.com/2013/09/2759-jika-ahli-waris-tidak-setuju.html 


3968. ASHOBAH DALAM ILMU FAROIDH 
PERTANYAAN : 


2 Hadie Gumaha Aieng 
Assalamualaikum,Ana mau nanya dalam hal hukum warisan ada kata-kata ashobah,Apa yang 
dimaksud ashobah ? mohon penjelasanya ustadz. 


JAWABAN : 


2 Alvin Hadi 

Wa'alaikum salam. Ashobah adalah orang yang mendapat seluruh tirkah (harta warisan), jika tidak 
ada Ashabul Furudh bersamanya. Atau mendapatkan seluruh sisa tirkah setelah dibagikan pada 
Ashabul Furudh. Atau tidak mendapat tirkah sama sekali,karena tirkah habis dibagikan pada 
Ashabul Furudh. 


Contoh kasus pertama Ashobah mendapat seluruh tirkah (harta warisan) : 
Seorang bapak meninggal. Jumlah tirkah 100 juta. Ahli warisnya sebagai berikut : 1 (satu orang) 
anak laki-laki. 
Tirkah 100 juta semua untuk 1 anak laki-laki. 


Bila ahli waris yang mendapat Ashobah tersebut bersamaan Ashabul furudh (ahli waris yang 
berhak mendapat bagian pasti). Maka Ashobah mendapatkan seluruh sisa tirkah setelah 
dibagikan pada Ashabul Furudh 


Contoh kasus kedua Ashobah mendapat seluruh sisa tirkah (harta warisan) : 
Seorang suami meninggal dan tirkah 100 juta. 
Ahli warisnya sebagai berikut 
- 1 (satu) Isteri -1/8 (12.5 jt) 
- 1 (satu) Anak laki-laki - sisa (87.5 jt). 
Anak laki-laki adalah salah satu yang menjadi Ashobah. Ia mendapat seluruh harta tirkah pada 
contoh kasus pertama. Dan mendapat seluruh sisa tirkah pada contoh kasus kedua. 


MACAM-MACAM ASHOBAH 


Ashobah Nasabiyah ada 3 Macam. 
1. Ashobah bin nafsi 

Yaitu ahli waris yang mendapat Asobah dengan sendirinya , artinya tidak ada Ahli waris lain yang 
menyebabkan dia mendapat Asobah. Golongan ini semuanya dari ahli waris laki-laki, kecuali 


www.islamuna.info 


MAWARITS | 3747 


Mu'tigoh (orang perempuan yang memerdekakan budak ). 


2. Ashobah bil ghoir, ada 4 golongan. 
Anak perempuan bila bersamaan anak laki-laki. 
Anak peremouan dari anak laki-laki, Bila bersamaan anak laki-laki dari anak laki-laki. 
Saudari perempuan kandung bila bersamaan saudara laki-laki kandung. 
Saudari perempuan seayah bila bersamaan saudara laki-laki seayah. 


3. Ashobah ma'al ghoir, ada 2 golongan. 

Saudari perempuan kandung bila bersamaan anak perempuan atau anak perempuan dari anak 
laki-laki. 

Saudari perempuan seayah bila bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki- 
laki. 


Jumlah ahli waris laki-laki ini yang berhak mendapat Ashobah Nasabiyah ada 12 : 
1. Anak laki-laki 
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki 
3. Ayah 
4. Kakek 
5. Saudra laki-laki kandung 
6. Saudara laki-laki seayah 
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
9. Paman kandung 
10. Paman seayah 
11. Anak laki-laki paman kandung 
12. Anak laki-laki paman seayah 


Semua ini mendapat Ashobah dengan sendirinya ( Asobah bin nafsi ) Walaupun terkadang dari 
sebagian mereka mendapat bagian pasti yaitu ayah dan kakek. 


Tambahan: 

Ahli waris Ashobah Sababiyah ( menjadi Ashobah karena ada sebab) Ada 2 (dua): 
1. Mu'tig (orang laki-laki yang memerdekakan budak) 

2. Mmu'tigoh (orang perempuan yang memerdekakan budak) 


Ahli waris yang mendapat Ashobah bin nafsi itu ada 14 golongan. 
12 (dua belas) dari Ashobah Nasabiyah # 2 (dua) dari Ashobah Sababiyah. 


Referensi : Kitab Al-Figh al-Minhaj 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i. Juz 5 , Hal 83,98,100-102 


2 Rizalullah Santrialit 
Berikut ibaroh beit dalam Syarh Matan Rohbiyyah, hal 22-25 . Bab Ta'shib (orang-orang yang 
mendapat bagian ashobah). 


Uma UL 

Han 290 Jod S9" usil WE ki Ul 53 
Slaallg Cu al yo" lal JS al yo JS 

iluagal! Aasooll sal ag "asa all ey Jua lo US gl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3748 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sang YP Sis y3Al9 "7 adl x59 sndl9 JAS 

adl S3 Gill duwdlg “"5 Aloc Ag SAI ualg SANG 
bani SI lal Sa” Tenan Ikang 

La Yg ba yo UJI 8” Lil R0 Susul S3 log 
Call benua soradal Tt alaal pala ANA 

SL wall 193 gilang" mbl R0 EX cal9 
Lluoso ya20 ad "Ulu LSI ul lgsg 

ASI dis Gio all VI 77 Anoc Lb elu 43 mula 


Seluruh pemaparan dan penjelasannya seperti yang telah disampaikan oleh kang Alvin Hadi. 
Wallohu A'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/933081976714611/ 
www.fb.com/notes/934044909951651 


www.islamuna.info 


BAB 


(3750 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


16 WAOAF 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan wagaf. 
MASJID 
Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masjid. 


0080. Hukum Mengunci Masjid 
PERTANYAAN : 


Ibnu Zainulmutagin 


Pak ustadz, apa hukumnya menggembok / mengunci pintu-pintu masjid pada waktu malam hari ?? 
soalnya kalau mau ke masjid malam hari pintu masjid terkunci. 


JAWABAN : 
Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2005 di PP. Sidogiri Pasuruan 
Deskripsi masalah: 


Di kota-kota banyak Masjid yang dikunci sehabis shalat maktubah, karena di khawatirkan masjid 
hanya untuk dibuat mangkal orang tidur, atau istirahat, ada pula yang alasan untuk menjaga 
keamanan dll, padahal kemungkinan besar masih banyak orang-orang yang mau melakukan itikaf 
lebih lama di dalam masjid. Ada pula yang menulis peraturan“DILARANG TIDUR DI DALAM 
MASJID “. 


Pertanyaan : 


a. Bolehkah membuat larangan atau Mengunci masjid dengan alasan di atas ?Jika tidak boleh 
bagaimana jalan keluarnya ? 


b. Sampai di manakah batas pemanfaatan masjid di masa sekarang, adakah batasan- batasannya 
? 


Jawaban : 


a. Mengunci masjid di luar waktu shalat atau membuat larangan tidur dalam masjid untuk menjaga 
kebersihan dan keamanan masjid hukumnya boleh. 


b. Pada dasarnya penggunaan masjid untuk I'tikaf, shalat, dzikir dan membaca al @ur'an. Akan 
juga boleh untuk ta'lim (mengajar) dan pengajian. 


Referensi : 

1. Majmu' Syarh al-Muhaddzab, 3/159, Dar al-Kutub al-Ilmiyah 
2. Ghayah al Talkhishi al Murad, 96, Maktabah al Hidayah 

3. Ghayah al Talkhishi al Murad, 97, Maktabah al Hidayah 

4. Majmu' Syarh al-Muhaddzab, 3/150, Dar al-Kutub al-llmiyah 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3751 ) 


5. Bahru al-Raig li Zainuddin bin Ibrahim al-Hanafi 2/39 


6. Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi , jilid 2 juz 3 hal 164, Dar al Kutub al-llmiyyah. | Mbah 
Jenggot |. 


0203. Sumbangan non muslim bolehkah diterima untuk 
pembangunan masjid ? 
PERTANYAAN : 


Rinanta Rd 


Assalamu'alaikum. Apabila non muslim menyumbang dana untuk pembangunan masjid boleh 
diterima ataukah tidak? syukron jazaakumullah. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Wa'alaikum salam wr wb. Dalam masalah tersebut kalangan Ulama Fugoha Khilaf : 


1. Menurut pendapat Hanafi, wagaf atau pemberian untuk umum dari non muslim, tidak sah bila itu 
tidak termasuk ibadah menurut mereka dan menurut Islam. Pemberian atau wagaf untuk masjid 
jelas merupakan ibadah menurut Islam, tapi menurut mereka tidak merupakan ibadah, maka 
hukumnya tidak sah. 


2. Menurut madzhab Syafi'i (banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia), wakaf atau pemberian dari 
non muslim, hukumnya sah, karena persyaratan wakaf adalah dengan sukarela dan dari orang 
yang sah melakukan amal. Madzhab Syafi'i tidak melihat dari aspek tujuannya, namun lebih pada 
unsur akadnya. Dalam kitab Bujairami (3/268) dikatakan, meskipun mereka memberikan tidak 
untuk tujuan tabarru' (ibadah) pemberian mereka tetap sah, karena yang terpenting adalah tujuan 
kita menggunakannya untuk ibadah, seperti juga pemberian mushaf al-@uran dan kitab-kitab 
ilmiyah lainnya, boleh kita mengambilnya demi membantu umat Islam menjalankan ibadah 
mereka. Penerimaan kita untuk tujuan ini juga akan memberikan rasa kemuliaan dalam hati 
mereka, yang mana Ini lebih baik dari pada menolaknya yang justru akan menyebabkan mereka 
sama sekali melupakan dan tidak saling mempedulikan. 


Mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan, demikian juga saling membantu dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah sangat 
dianjurkan agama kita dan begitu agama lain. Rasulullah dalam sebuah riwayat pernah 
menyisihkan sebagian sedekah untuk diberikan kepada Ahli Kitab. Ini merupakan tauladan dari 
beliau bahwa tolong menolong untuk mewujudkan kemaslahatan umum adalah tugas semua 
pemeluk agama. Wallahu a'lam bissowab. 


Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Kalau yang ditanya hukumnya mereka menyumbang maka berarti tidak 
ada hubungannya dengan hukum islam ( ana ngga tahu kalau di kitab mereka bagaimana 
hukumnya ? ).. Hehe, Tapi kalau yang ditanya uang yang disumbangkan mereka untuk islam, 
maka hukumnya boleh diterima........ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DN de Se Lead Ag Gaal LS ES eU Ham IV odol La Ska Il jan 0 Lag SI (olesi ey 23) 
Pa. 
Nihaayah alMuhtaaj IV/83 
Amalan DUS If cnso Of pai Ld RPAL rah Aill JW OY jemdlly JSI Ula 9) AG JI Il uya ena Jai, 
pb IP Rao 
Faidh algadiir IV/453 

0205. Hukum menyelenggarakan acara keagamaan di 
masjid 
PERTANYAAN : 
Ibnu Malik 
Assalamu'alaikum. Wr. Wb. Mohon pencerahan serta referensinya untuk menguak masalah ini : 


ada suatu jam'iyah yang melaksanakan khotmil guran di sebuah masjid namun penyiapan 
konsumsinya dimasak dengan menggunakan listrik dari masjid tersebut. Pertanyaanya : bolehkah 
hal tersebut dilakukan ? Syukron jazilan wa jazaakumulloh ahsanal jazaa. 


JAWABAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Penggunaan wakaf masjid dan sesuatu yang ada dalam kewenangan masjid bukankah boleh 
digunakan selama aktifitas itu untuk kepentingan yang terkait dengan segala hal yang berunsur 
pemakmuran masjid ? 


Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Boleh karena yang demikian sudah biasa terjadi dan kepentingannya 
juga untuk kemashlahatan jamaah masjid tersebut. 


Ola 8 oya M3 Uda aji pny NAS de Sya dil Uanktaly pil SI er Sl la ad Shy Il e ijtag 

» pall JIN Ie Sg Ad Ud Sole u pb dea Li Mr BG AA AAN BU ae ot Ja 
AS mb oa DVI AP pa Lan pelak! padi lali Bl SUS gain 3 ay Lani) Balas oya LSN ab oya Ah Jami WS Jl ya 
0yP3 Olah AS op jali JB LS by adi Jas, » jeli Sal ob 


Fataawy Ibnu hajar al-Haytami IV/241 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3753 ) 53 


0619. MASJID : BOLEHKAH MEMBANGUN TOILET 
DIDEKAT PENGIMAMAN 

PERTANYAAN : 

M Aosim Siddig 


Mau nanya, ada sebuah masjid disebelah utara dan selatan pengimaman dibangun tempat buang 
air kecil dan besar.. apa boleh yaa ? makasih.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Hukumnya boleh, apabila ada syarat dari wakif (orang yang mewakafkan) atau wakaf bersifat 
mutlak, artinya : 


» Ada unsur kebiasaan bahwa kalau membangun masjid tentu ada kamar mandinya. 
» Apabila tanah tersebut adalah tanah untuk kemaslahatan dan bukan dari wakaf masjid. 
REFERENSI: 
SAS (kolon jl Boy al NI) Angan jig Ana Op (lay dale pny Aa dasi, £ mag komama Aib 33 Uap SAS 1 ($ Ula 
abah! yP le Gnoy € dug Pay Juan giaa 
Bughyat al Musytarsyidin. 
Won Si pati Joong Vly Fonbals Jani AE pa | Le Ane lo Olla Jang tt mi YA 
Nihayat al Zain 
PI Jess Jah Segiadl II IT A8 JAMI 0G Of paris A3) yoy Anin UN op Oly Uas SBI Jlaaral 3 :6Y,273 
Of by pi BS JL Sad Ig Lold Oliunall Jam Aitap padi yi Spy Raraah GEA 9 Ai2a2 SS (KD Hay Ain jaman! 
MS ap dy Sby Ankara de OS Oly PT dik Uki Ujag NI A8 oya 2 UI pay Ola 0 pe Y Dog UK 
ad Jaan d Ol JoVI demak ala al pel ola ea AVI Jewel did Jis lor pit Jae, leantant SD a01 Jemaan Lah OS 
Sal 
HasyiYah al Syargawie 
Y) Ulang Laser Yg B3 201 3 Ge Yg ISL Yg Ulas Yy Uli JI Ja DB ata ye Gijl mid 336 178 
BJB riko role! Gol Jae 36 d1 JURI SL C3) lenkata OLS Jas jp Romlah Gal dll JI ASI Jae | 
Iuran Hera! OS 33& Yg mel Oya PI mi Ja SHS ob 
Al Anwar li A'maali al Abraar 1/438 


M @osim Siddig : mau nanya, ada sebuah masjid disebelah utara dan selatan pengimaman 
dibangun tempat buang air kecil dan besar.. apa blh yaa?makasih.. 


0642. HUKUM MENGHIAS MASJID 
PERTANYAAN : 
Nur Hupi 


Assalam... Mohon pencerahannya... Gimanakah hukum menghias masjid dengan ayat-ayat guran 
dan juga emas..? Syukron katsiron.. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
WA'ALAIKUM SALAM, hukum menghias masjid dengan ayat-ayat guran dan juga emas menurut : 
1. Al-Hanafiyah 
Al-Hanafiyah beranggapan bahwa tidak mengapa untuk menghias masjid dengan beragam 
ukiran dan kaligrafi. Asalkan bukan pada bagian mihrabnya. Alasannya, agar orang yang 


shalat tidak terganggu konsentrasinya. Yang dimaksud ukiran di masjid adalah membuat 
hiasan dengan tatahan emas atau perak. 


Namun bila dana yang digunakan untuk hiasan itu berasal dari harta wagaf secara umum yang 
niatnya untuk masjid, menurut beliau hukumnya haram. Jadi yang boleh adalah harta dari 
seseorang yang niatnya memang untuk keperluan perhiasan itu. 


2. Al-Malikiyah 
Al-Malikiyah memakruhkan penghiasan dinding masjid, termasuk atapnya, kayunya dan 
hijabnya, bila hiasan itu terbuat dari emas atau perak dan bila sampai mengganngu 
konsentrasi para jamah yang shalat. Namun bila hiasan itu di luar apa yang disebutkan, tidak 
ada kemakruhannya. 

3. As-Syafi'iyah 


Mazhab As-Syafi'iyah sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zarkasyi mengemukakan bahwa 
mengukir masjid itu hukumnya makruh, terutama bila menggunakan harta wagaf yang 
diperuntukkan buat masjid secara umum. Sebab harta wagaf buat mereka tidak boleh diubah 
pemanfaatannya begitu saja. 


4. A-Hanabilah 


Al-Hanabilah adalah satu-satunya mazhab yang tegas mengharamkan penghiasan masjid. 
Buat mereka, bila masjid sudah terlanjur dihias dengan emas dan perak, wajib untuk dicopot. 


Pendapat mereka ini dikuatkan juga dengan hadits berikut : 

Jok 3 Gel Ala ah Aeld BY 
Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang berbangga-bangga dengan masjid. Para ulama 
banyak yang memaknai sabda Rasulullah SAW tentang berbangga-bangga dengan masjid ini 
sebagai bentuk penghiasan masjid dengan ukiran/kaligrafi emas dan perak pada dindingnya. Dan 


oleh sebagian ulama dijadikan sebagai isyarat tidak bolehnya kita menghias masjid dengan hiasan 
yang mewah. 


Kawulo Bani Mukhyiddin 

Lha kalau rumah dihiasi kaligrafi juga bagaimana hukumnya ? 
Mbah Jenggot 

Boleh 

Mumu Bsa 


Mbah nambain goul dalam madzhab syafi'i tentang emas di masjid.. Wa yahrumu tahliyatul ka'bah 
wa sairul masajid bid dahabi aw bil fidhoti, Wa yuhrimu kiswatuha (ka'bah) bil hariri almuzarkasy 
bid dahabi aw bil fidhoti (bajuri juz 1). Dan haram menghiasi ka'bah dan seluruh masjid dengan 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3755 ) 55 


emas atau perak , dan haram menutupi ka'bah dengan sutrah yang ditetesi dengan emas. 


0652. PENGERTIAN MASJID 
PERTANYAAN : 
Anisa Cah Pamekasan 
Apa yang dinamakan masjid secara bahasa maupun istilah.? 
JAWABAN : 
Ghufron Bkl 
Sesesuatu tempat yang di wagofkan untuk jdi masjid 
Zu El Syamsa 
Masjid berasal dari kata - sajada -? sujud 
Masjidun isim makaan yang berarti - tempat orang-orang bersujud., kalau slh koreksi y 
Didin Banjarmasin: 
Joran (C) sd ym Bl damag Ae Jon JI Ao Tama, 
ULaka 9 OLS 9 COLA CHI, CRgakel 1 gag “Ugale Hanung Gol SLS YI 2OLAIYI Ode ya deru. 
2 yemnnd! an ya 1— shorluna (TC) “Aa Jani ab ya JS hem. 
deal ANA AS ya ga ya Jong UB elo gaby Lakamma CPNS Clan Mn bl ega Gg" 
— hal aall Pj IL. 
Gua (Ch). 
Gedak Kg 1 aA3YI Aomaal, 
SA SLS oya Ar Ope USU SAI na) Mama! If (LA donk! ya De) akang 1S yaa (SAI Oloug) Hal Jajal G3 
1 gl al) (Gnad! memll). 
Anadel A3 Calon (SAI 2 made Aman. 
— Anal Aa pl (SAI ya 2ASIWI Uus 
BI AI yamg. 
Hd gel Oya dd Kai el ya (OS pay pal All ya Had Mus, 
oi Olla Ad Kong) COLA pel la ya 1g. 
kiso loe Jin yag. 
ad pel ASI 20 Amma 
(LO 287431) (oat Sa prg Ii (ESL egg LA Moml Jati Ur Jp LP Lan ya) ES UT Gg 1 
@IA demamny Ula (Skema Pekorlama BU II Il JI AE NY "Sal LAH Gg KASI Jp demak, 
(e33YI Jonan g 
SAS 
SA (Lie ay (Ay USU SAI na! Moma I PLA Aa! ya ad On Sya SAI Olbaman) nyali Jagad 9 
Anya) (Ika pgale Dag GL Mama! gada DG aU pdl UI Liat cad Lal bo) #ekoml SESI 39 LSI dp ai 
28) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3756 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Si ega... 
Beberapa makna untuk Masjid secara bahasa 
1. Dahi seseorang yang dikenai bekas sujud.. 
2. Anggota Badan anggota sujud, seperti Dahi, hidung, dua tangan, dua lutut dan dua kaki 
3. Tempat yang dipakai untuk beibadah 
4. Tempat sujud. 
Secara Urf arti Masjid adalah Tempat yang dibangun untuk sholat 
Masjid Agsho - Baitul Magdis 
Masjid Jaami' - Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat 
Menurut Hanafiyyah - yang ada Imam dan Muadzdzinnya 
Masjid Haram - Ka'bah, Masjid di sekitar Ka'bah, Seluruh Makkah ... 
Demikian terjemah dengan ringkasan. 
0676. Pemanfaatan Tanah Wagaf Yang Terbengkalai 
PERTANYAAN : 
Sulis Tyos 


Assim'kum,saya mau tanya lagi pertanyaan saya yang belum terjawab, 3 hari lalu, bagaimana 
hukumnya memanfaatkan tanah wagof untuk ditanami diambil hasilnya, sebab lama tanah 
tersebutt terbengkalai, dulu bekas masjid, skrg masjidnya sudah pindah di dekat jalan.. 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Siapapun tidak boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan ditanami pepohonan 
dan sejenisnya untuk kepentingan pribadi kecuali bagi NADHIR (PETUGAS PENGELOLA 
WAKAF) diperbolehkan baginya dengan syarat "Untuk kepentingan umum" dan baginya juga 
boleh mengambilnya untuk kepentingan pribadi dengan kadar minimal nafkah dan ujrah mitsilnya 
(upah umum). Lihat Paanah at-Thoolibiin 111/184 : 
Sio BP Ad Jaa ISL Y al Sby ya Ja Sg dy deeh BANI ya Jonya LaS ay G Jliadl Sy ki Lap Ah 
dan jp Va Moml C3 Pa ep jigar JS Ol ya eka HA Lyn Uk Liya dil Aom Ikang ya al Ol Aly 
Bomamblo as d og Ed dambid day HP dil Colak! ayal 
dan Paanah at-Thoolibiin 111/186 : 
alta 3 pelg daki oya JSI Je al (ll Inna J3) BW ai (ob ella) 
KETENTUAN DAN TUGAS PENGELOLA (NADHIR) 


Sebagai pihak yang diberi wewenang amanat mengelola wakaf, nadhir harus memperhatikan 
beberapa ketentuan sebagai berikut: 
1. Pengelola (nadhir) harus melakukan tugas sesuai wewenang yang diberikan. 
2. Pengelola (nadhir) harus memperlakukan wakaf dengan hati-hati dan mempertimbangkan 
kemaslahatan, karena yang ia kelola adalah kemaslahatan orang lain, sebagaimana wali anak 
yatim. 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3757 ) 57 


3. Pengelola (nadhir) harus merawat wakaf agar bisa menghasilkan pemasukan apabila 
memungkinkan dan mendistribusikan kepada yang berhak (mauguf 'alaih). 

4. Pengelola (nadhir) berhak mendapatkan upah yang diambil dari penghasilan wakaf jika 
ditentukan oleh wagif (pewakaf). Jika tidak, maka tidak. 

5. Pengelola (nadhir) diperbolehkan ikut menikmati wakaf dengan cara yang baik (ma'ruf) 
sekedarnya. 

6. Status pengelola (nadhir) adalah wakil dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh wagif 
(pewakaf) walaupun tanpa alasan. 

1. Pengelola (nadhir) diperbolehkan mewakilkan pengelolaan kepada orang lain. 


0706. HUKUM MEMBAWA MASUK SANDAL KE DALAM 
MASJID 

PERTANYAAN : 

Wong's Njowo 


Membawa / memasukkan sandal / sepatu yang najis (dg sengaja) ke masjid... hukumnya 
bagaimana para 'alim wa 'alimah ? 


JAWABAN : 
Semprul Bolong 
Bogel ali YUI LIS ya aa pai. agaka Sean Jas pL ding, Aa La jUly , daa G Randi Ill K3... 


Dan haram memasukkan dan membiarkan benda najis di dalam masjid dan termasuk kategori 
memasukkan najis yaitu membiarkan bangkai kutu did Im saku / pakean. Ya, dimaafkan dari hal 
itu, semisal memasukan sandalnya karena darurat.... | Hasyiyah Gulyubiy J. 


0773. Hukum Merokok & Makan Di Dalam Masjid 
PERTANYAAN : 

Irawan Al Anshory 

Assalamualaikum.. mau tanya klau makan atau merokok di dalam masjid haram gak..?! 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Hukum merokok, makan dan minum di tempat-tempat tersebut adalah sebagai 
berikut: 


1. Kalau terjadi idza' (menyakiti atau mengganggu orang lain) hukumnya makruh menurut 
sebagaian pendapat. Dan menurut pendapat yang lain hukumnya haram. 


2. Apabila terjadi tagdzir (mengotori masjid) atau bertujuan menghina (Ihanah) kemulyaan 
masjid maka hukumnya haram. 


3. Hukum-nya dapat berubah menjadi sunnah apabila keberadaan-Nya dapat menimbulkan 
semangat untuk taklim (mengajar) atau imaroh masjid (meramaikan masjid) dengan tetap 
menghindri tagdzir dan ihanah. 


Catatan : Dalam masalah merokok dalam tempat tempat-tempat tersebut ada beberapa ulama' 
yang langsung mengharamkan-Nya secara mutlag di antaranya : 


“ Syaikh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3758 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beliau berkata: "Merokok di samping majlis al-Guran, majlis ilmu hadits, majlis ilmu-ilmu syar'! 
atau tempat-tempat yang harus di jaga adab dan ketenangan-Nya hukumnya haram karena 
termasuk su'ul adab itidak sopan) dan meremehkan majlis-majlis yang harus di mulyakan dan 
terlebih-lebih bila dilakukan di masjid yang merupakan rumah Alloh SWT, dan termasuk bagian 
syi'ar-syi'ar Allah SWT. Barang siapa yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Alloh, maka 
sesungguhnya itu timbul dari ketagwaan hati". 
" Syaikh As-Sabrowi As-Syafi'i 

Beliau Berkata: "Guruku berkata masalah yang saya pasrahkan terhadap Alloh SWT. Adalah 
keharaman merokok di majlis al-Guran dan tidak ada jalan bagi pendapat Makruh. Ketika 
berbincang-bincang urusan dunia di samping majlis al-@ur'an itu di larang, maka merokok 
dalam majlis itu lebih utama untuk di larang karena adanya bau yang ngga' enak, walaupun 
pelakunya tidak merasakannya karena senang atau sudah terbiasa, seperti halnya orang yang 
bekerja di tempat-tempat kotoran maka mereka tak akan terganggu. Ketika orang-orang 
berakal mengetahui bahwa termasuk adab atau sopan santun menghadap raja di dunia dan 
mentri-mentrinya adalah tidak merokok, maka apakah mereka tidak mengetahui bahwa 
merokok ketika menghadap Alloh dengan membaca al-Guran termasuk sesuatu yang 
merusak sopan santun ? Banyak sekali sesuatu ketika tidak menghadap raja, itu tidak dilarang 
tetapi ketika menghadapnya itu di larang. Atas dasar ini merokok itu makruh di luar majis Al- 
gur'an, tapi ketika di majlis Al-Guran karena termasuk merusak sopan santun di hadapan 
kalam Alloh maka hukumnya haram. Ketahuilah banya sekalai perbuatan di luar sholat itu di 
perbolehkan tapi ketika di tengah-tengah sholat maka hukumnya haram. Walaupun tidak 
membatalkannya, keharaman ini karena tidak adanya kesopanan di hadapan Alloh SWT" 


" Al-Imam Al-Hifny 
Beliau menukil adari beberapa gurunya, beliau berkata: "Merokok di majlis Al-Aur'an 
menghawatirkan penyebab SU'UL KHOTIMAH, semoga Alloh melindungi kita semua". Oleh 


karena itu atas segala keadaaan berhati-hatilah, karena berhati-hati fikhtiath) adalah perbuatan 
orang-orang yang takut kepada Alloh SWT. 


Referensi : 
Al-Ghuror Al-Bahiyah Syarh Al-Bahjah,1/409., Aurrotul Ain Bi Fatawa Ismail Zain 199-200/193- 
194., Al-Mahally: 1/227., Al-Anwar: 1/83., Tukhfah Ma'a Syarwani: 1/23., Asnal Matholib 
lii/100., Yas'alinaka Fi-Ad-Din Wa Al-Hayat,2/227., Talk Khisul Murod: 96., Syarh Mandhumah 
Arsyadul Ikhwan: 258-259., Al-Wajiz: 1:59.Is'adur Rofig : 1:59., Bughyah Mustarsidin : 65 dan 
At-Turmusi : 3/34-36. 


| http://mutakhorij-assunniyyah.blogspot.com/2011/02/merokok-makan-dan-minum-di-dalam- 
masjid.html J. 


0900. WAKAF : Khotib Jum'at Dibayar Pakai Uang Masjid 
PERTANYAAN : 
Hasan Haz 


Assalamu'alaikum. Sekarang ini khotib2 Jum'at di perkotanaan selalu di berikan amplop layaknya 
seorang penceramah, sedangkan isi amplop tersebut di ambilkan dari uang masjid. Hukum 
memberi dan menerima amplop tersebut bagaimana ya..... 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3750 59 


Mbah Jenggot 


Wassalamu'alaikum. Jika uang masjid tersebut didapat dengan akad UNTUK KEMASLAHATAN 
MASJID maka boleh untuk membayar semacam muadzin/imam sholat dll. Jika uang masjid yang 
diwakafkan secara mutlag atau wakaf untuk pembangunan masjid maka tidak boleh untuk 
membayar muadzin / khotib. Lihat ketrangannya di bugyah : 


hal 3 SA panam 4 oli 3 Ai jlas de iklan V8 Womaakl le SIN S pang AN 3 Cab JUS sala 
HR ag GUN at OLI Aoa ASI am RAB Ag OA Jia elly ag KL Jala 65 Iya, 
V3 ob any ya Dope dmna elah Sig OS OP CBU IV lai Si4 adl OY cyaoy many play OSN 
delay (Uta GUI SSI Gong Lag OS pa an il Tale G Kaset, —l mama d Leale Sby Ja cab ang 
adlly mad OS 
1002. PENGALOKASIAN SISA BANGUNAN MASJID 
SETELAH RENOVASI 
PERTANYAAN : 
Al Hany 


Assalamu 'alaikum, Sisa-sisa bangunan masjid yang telah dibongkar yang mau direnofasi 
sebaiknya dikemanakan ? makasih.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Wa alaikum salam. Silahkan diberikan pada masjid lain 
181 3 277 dam OA Hilel Aebl— 
JP oa AL yiakde yang Yg SI (Anin pP yang Yg SB) damar pai ISI YO SIS ig DUS danior pP MU 
koma pyidel pb Aly UJI iii yang Y Olga USAI gg domamkl Cyator pad Jatt y BUS S3 Jemaat 
DI pl P4 en B8 El (is SY) 
“Dan tidaklah diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang tersisa dari pembangunan/ 
perbaikan masjid untuk dipakai (dalam pembangunan) selain masjid, seperti pesantren, sumur dll, 
begitu pula sebaliknya ( sisa pembangunan pesantren dipakai untuk masjid). Kecuali ada faktor 
udzur, maka diperbolehkan penggunaan sisa bangunan di atas untuk digunakan pada selain 
jenis”. 
259 yo 23 ol Sal oya LAI amel LE 
Urdis Ol pari y Aerluki Cal HS II Ala pb La (de Ugal! Uilgor gia Sao jaka ISI Alah SU Ily JUVIY dori SBI (ituna) 
AS GBI GS dl Ela II Sang Cenildly So yhly Ily IU Uraou dong Hand Ad no Ig SUS yah SU Iya 
Ibih Jne oil ALVI JB gal Eleahi Sl 3 mag Wal BU ol CI VI gladi dil Lal ceng jUN JB) BU 
ds H9 “| NA Jd! Somad Uglia 21 DS xay as! bLS3 Ala AYI d3 dal (Spr3 Saki SY) gl 00 ar 
doel SBY Iga Jp Je ada) 
“Masalah) Benda-benda wakaf milik masjid, sumur dan pesantren apabila ada kendala dalam 


mengalokasikan aset-asetnya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pihak yang memberi 
wakaf, -karena masjid telah rata dengan tanah atau karena perkampungannya telah tak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3760 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berpenghuni-, maka hakim (pihak yang berwenang) harus turun tangan menangani hal diatas. Dan 
dalam pengalokasiannya ada 5 cara. 
(1). Pendapat Ruyani, Mawardi dan Bulgini : Aset-aset itu diberikan pada fakir-miskin. 
(2). Dalam pandangan Huffadzi dan Mawardi : Permasalahan diatas sama dengan wakaf 
Mungoti' Akhir. 
(3). Menurut Huffadzi pula : Digunakan untuk kemaslahatan 
(4). Imam Haramain dan Ibn Ujail berpendapat : Disimpan dulu, untuk membangun kembali 
masjid yang telah hancur. Dan wajh yang ke 
(5). adalah pendapat yang mu'tamad, yang dipaparkan (oleh Yusuf Ardabili) dalam kitab Al 
Anwar-nya dan Al Jawahir dan Syaikh Zakariya Al Anshori bahwa aset-aset itu digunakan 
untuk pembangunan yang sama, dari satu masjid ke masjid lainnya...dan yang utama adalah 
untuk masjid yang terdekat. Kesinilah pendapat Al Mutawalli diarahkan”. 
282 2 6 eye alga! pula 
UI (SAH Ia dp JK Je bal Mma II Agan ah 1 bana yan ga Jia meli) 
Ud Tran rini ee Ke HP ya Tita less ua SI HIP le 2 Le G7 pe Jeans 
aa Aa da ah Sila Ga) AB MAA Ok Ja AA Gd Salib Old dah ga 
Lg. 
“Menurut pendapat “Ashoh' adalah diperbolehkannya menjual karpet-karpet milik masjid jika 
bendanya telah rusak, robek atau hampir robek dan tidak layak kecuali untuk dibakar. Agar tidak 
sia-sia begitu saja, maka mendapatkan sedikit pemasukan (dari penjualan diatas) yang 
dimasukkan (ke dalam kas) wakaf, tentu lebih baik. Dan hal ini dikecualikan dari (larangan) 
penjualan benda wakaf, karena dihukumi seolah tidak ada, dan keuntunagannya dialokasikan 
untuk kepentingan masjid.... Dan khilaf Ulama terjadi pada benda-benda yang diwakafkan, 
meskipun telah dibeli oleh pihak yang menanganinya (Nadzir) lalu mewakafkannya. Berbeda 
halnya dengan infentarisir milik masjid yang diperoleh dengan cara membeli, maka sudah pasti 
boleh dijual kembali”. 


Sumber http://solusinahdliyin.net/daerah/lbm-surabaya/204-memanfaatkan-bongkaran- 
masjid.html 


1028. Menjual Masjid 


DESKRIPSI MASALAH 


Di desa kami ada kejadian yang agak nyeleneh, yaitu sebuah masjid yang terdapat di dekat 
sungai dan tanah sekitarnya sudah dijual untuk pembangunan waduk, apabila masjid itu tidak 
dijual maka akan terendam air, maka dengan kesepakatan masyarakat desa, masjid tersebut jadi 
dijual dan hasil dari perjualannya dibelikan tanah untuk dibuat masjid baru, sekarang bangunan itu 
sudah tampak dari kejauhan. 


PERTANYAAN : 
1. Benarkah tindakan warga setempat tersebut? 
2. Dan apakah tanah yang dibeli itu dihukumi masjid juga ? 
3. Kalau tidak boleh, apa yang harus dilakukan masyarakat setempat dalam kondisi 
seperti di atas ? | EM2A AL KHOZINY |. 
JAWABAN : 


a. Khilaf : Menurut Madzhab Syafi'l tidak dapat dibenarkan, dan menurut madzhab maliki dan 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3761 ) 


hanbali dapat dibenarkan. 
REFERENCE : 
Al Iddah Syarhu Al Umdah Hal : 239 
Al Fighu Al Islamy Juz VIII Hal : 
Al Inshof Juz VII Hal : 109 — 110 
Mathalibu Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntahi Juz 4 Hal : 368 
IIS la ayal pat Ol Sy Ul (Aaliya d3 Saba & led RSIY dadu Jian OLYI Jakmahl (SI (An J5 NY) 
demak! 3 lis op SP demam! A3 3 JW Lang Joel Gn jlad SAI omah Jail Of "A8 SL JUN Kang 3 il Aly Una 
oa Hb Ji pr da Jab MISA oya Ali ayal dil Ata Romdbl onyy A5 las P ) Helo! uya sa lala DS, " Juan 
Sl esa ika PAI OLX. dll 3 AIA 
(239 pia Td Baal) 
kas ay pa Leah GA gi OKU II Ji) aa IKA G0 img ISI Monecaklg ) 1 Utama 
(3 NY al) 
mt pel Ja dldaah Iya! HI IT A3 JAN OS OI alis Ai) yang Animal! GD K0 Oly aus SN Jlatal 7 SY, 
Sya II dee Sr ST SH Amy dia 
(272 pad U) 
La dia SAS ani yA alas AISI Gde Gaji SAS) Alta Dah S3 pang Fla daikin Jian OL Vla ENY) Jp 
JR at jpn PT Aomama II UI J5 (SI Jorllaahi pl Y 1 da0 Ananya BA gaitin D ISI Aoa SUISS 4 oom pen 
kolak SUS AI Any ll B3 Fedi! jyrg — JB Ol JI — (Aje Ge ey 
(110 — 109 27 Say) 
Romlah Ata pi AAU le 1G di Slla ya CI) Crakdl GUS Coal SALA ali 0 Ay demak aly C2all (H Feri J4 
LL Mona! Jati Ol Aedila AWB Aaj por 134 Olly domaakl ga Gg — JB OLI JA Gaga Ob Isl oma de SU 
OYaonak! Ill oya Sg Ildaly Hemsahi at ya dah JAN HE dat OB SAI JIN Anita Jia | Ol ate maket dah Sby 
ding (ES Anak Uh A10 PS Amal 
(368 Aa Ae AB II Il) 
b. Dihukumi masjid, Karena tanah pengganti yang dibelinya itu langsung menjadi masjid. 


REFERENCE : 
Al Inshof Juz VII Hal : 109 — 110 
Al Fighu al Islamy Juz VIII Hal : 224 


III SS Jay JI demak SI Nduat Ja VISA Ag SAB) Jaa! ga ISI 

(110-109 »7 g Sei) 

ji Ob omy kamil jl opa Il ol jl dam HE Ala pia Ol JIN 2 NT BDG Aek Aas lt YI lara YI OYL- 

SAI SPI Lani yak CS adny mewah Je Jakata YI jon Ang Saji Jl SP Loji SG Jae YI Arak 3 HI 

Lebat 3 SSS Ai II le Jas 134 

(224 28 SY adl) 

c. Karena yang memperbolehkan itu madzhab hanafi dan hanbali maka nadhir harus mengetahui 
tentang masalah ini dalam madzhab hanafi dan hanbali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3762 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


REFERENCE : 
PAnatut Thalibin Juz | Hal 17 
PA aa DSN, ASI lb BSI A3 OLS Altann 3 Geli any adAU Sale Jan 72EY) Pe cal JU 
O y9 Raw VI jang Jie Tono Woles (Sol OLS Jami Ang j3 | yemah UBI pia pusat Leela Atuna 3 Lely Slely 30 3 AJI 
Oles lela Ol elu Oh 3 Mali de AISI Seng (ilang Upi Aaj Cole ontel Ab o pb 
(7 plg dus) 
1108. MEMBANGUN PEMANCAR PADA MENARA MASJID 
PERTANYAAN : 


Ayda Az-zahra 


Assalamu'alaykum.... Pertanyaan titipan. Urgent.Sebuah stasiun TV mau membangun menara 
masjid. Dengan syarat dia (stasiun TV tersebut) di ijinkan memasang pemancar di menara 
tersebut. Bagaimana hukumnya ? Syukron..... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Tafsil dalam masalah pemasangan antena tower tersebut adalah: Ketika tanah tersebut berstatus 
masjid atau dihukumi masjid, seperti serambi, atau di luar masjid namun pintunya bersambung 
dengan masjid maka hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan apabila tanah tersebut di luar 
(tidak berstatus) masjid maka hukumnya boleh apabila tidak ada dugaan untuk digunakan 
maksiat.Hukum tidak diperbolehkannya pemasangan antena tower pada menara masjid yang 
berada pada tanah wakaf masjid karena: 

1. Manfaat barang wakaf bukan milik perorangan, sehingga siapa pun tidak bisa menyewakan / 

mu'awadlah pada yang lain. 

2. Merusak kehormatan masjid, sebab antena / tower sebagai alat yang dapat digunakan apa 

saja, baik ibadah atau maksiat. 


(Keputusan ini masih mengacu pada keputusan Bahtsul Masail Syuriyah PWNU Jatim di PP. Al- 
Usymuni Tarate Sumenep) 


Dasar Pengambilan Hukum: 
252 PO SENI TP SI Ad 


Ca Oa AM ARSA: Para 2 IX 


3 Wu ul os, Ame j3 Jan" Ta Ns al ata par Shang can sana Kan | J 
(Ir s 23 3 5 da setu "9 P3 uya - 3 » 


OA UR 0. 0 WI 0 0 Aw, Bo- AA Io AN Ro- Aee 


MAN ai PAP SA SI AN aa ah sb Jd abi DU Bag 
Of mn 3 La of alot) — aa Eh aa Jah aa KE celah elsaah 3 AAA F3 HS 


2 20. A0 02 AOA. AA 


YAAA KA EU Il (ba App JW SA in Aa G5 db Uemenan ol Alia DG 
Aa pa sn Hip (ph ia plan pn up An ag ab Uh GA Up sah ata 


Ha UP NI KI dah lara Se Les ga al pl MU La Ula dB Akan SU) Btn cal 
de SAR ab Tya api GE ai da YA Y LE Dp AN aa Kan ip 
SA Gia MA Ag Snp Gal Gay Ag dl Ola Gan OI il AN Alb ai GB Gay BA Gg knean a  BLNN 


e 


dmna Jar de Le 3 ad Oia IG III Tia DE BP. Ikan Ui A3 sena JG BI Gp pal 3 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3763 ) 


Payo 2. e- 2. 330 2... 


Wan Up Untan dmna ja Us Jas Of pb Sm UR gn Sa da 5 Sen Un Aa Oa 

507 6g pai 

Of (WIB) Relb MY Lead OISYI Cetud Amunak Jaelo Ratan OS Ot (aldo) Ily dago Boial & yamei 3 Jeledi JU4 
HSE Yg orak! ya demak! Reny OY dorm! G IS SIS Upah SI demak! Rn) 3 UI YI Amma TO OK 
Ob Of Ala Momakl Il SU goes eliag Anta UI Y) Ato) 3 Cena amel OI UT AI) ES aan La 
Ay SL deleadi (DS lam Galah INUL Ueasid Ap Alta pb Asal Tee OK Ol Gaal IN) dalan yag demak Alas LRY Upah 
BILA Bose lah Jakital La SD ar mail Abg yA AE GIS lan yA Gala 3 dal al dedi Bole Mil Aa 
alan ea Dapat UU asli 

224 | Ragil 20 yan gl 


WII 38 - w 30 - 


Dl 2 cameo! A2 dah .43 Lal Ita pl LE SKS A3 aa Amma Sad AN aa 


Pan Pa Pad 
2 9000 0... 


Gagal Ha SAN ABE ya er GAN ale paman Sy ps idm sr Al Sa 
D pnah TN DL Ge yA La ui ah Ca lama Le pake pemua Jin) enam 2g Ca Le seba 
Alan lp AAA Tara Lah IK jl temennya aman La) Dl SUN 35, dmna ya Gp SU ee 
Ga Ba Ya ami ge Sao USA Sa RA og JG Aman 


2. 90 90. 


Alt) ALAN Radin Ae Amma ja Gp Ad 


a .. a02. 


202 pd CN oi Bu 


Oo We II 0 0... WAR ok Ie 08 0-0 — 


Leale ISI Abas) Lain Lai Nana Salah BA ay kanan La GA j3 Ad Ol pel Ami JI SL 


an... 
2 0. 3. o-.... 0-0 woo 40 “2 Keai 


CP pain BE de sp dian Dl Ela Bye Ol 4 sama Uap AM ya US ali Ka US 
st 
1100210 & ae! uu 
Ana 3 Olowon LAS Aman el La yg Kana Ol UISYI pdl jg Uma yang yatag YG dieng UI gl Aa AL II Amal Bola Uh 
Ily tg JSI SL ya 3 SKA OS Ofy «Lead SY Tanah JUS II IL dah Tata Bola Amal 3 AI 
KISI II uber donald IAI Yi da ES 
Sumber : http://solusinahdliyin.net/satta/395-towerbts-.html 
1109. MENABUH REBANA DI MASJID 


PERTANYAAN : 
? Ahmed Fendy 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Memukul rebana (terbangan) di dalam masjid pada acara-acara tertentu seperti akad nikah, 
pembacaan maulid, dan lain-lain terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Sebagian 
ulama' menyatakan haram karena menganggap masjid bukanlah tempat keramaian dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3764 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memukul rebana, melainkan tempat khusus ibadah. Adapun hadits Nabi SAW : 
Sang aa & asa ae kia (alel ) 


Dari aisyah R.A sesungguhnya rosulullah SAW bersabda : tampakkanlah pernikahan ini dan 
laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang ” HR tumudzi, ibn majah. Maka menurut 
mereka yang mengharamkannya, maksud hadits itu adalah menampakkan akad nikah di dalam 
masjid dan memukul rebana di luar masjid. (1J 


Namun menurut pendapat tidak sedikit dari para ulama' seperti Izzuddin bin Abdussalam dan Ibn 
Dagig al-'ied, dua ulama' yang terkenal dengan kealimannya dan kewara'annya menyatakan 
memukul rebana di dalam masjid diperbolehkan. (2) 


Hanya saja harus tetap memperhatikan kehormatan masjid sebagai tempat ibadah dengan 
menjaga adab di dalam masjid seperti menjaga dari bergurau yang bisa mengganggu orang yang 
beribadah di masjid atau mengotori masjid dari makanan walaupun pada dasarnya makan dalam 
masjid diperbolehkan. Adapun jika bisa mengganggu orang yang sedang ibadah di masjid atau 
mengotori masjid, maka diharamkan. (31 


(2) (296 2110p 4 ii 
- - 8 o 0. oa - Pe - 0. £. 90. ca . Ba X0 ce 2 200. - @.- ... 3 - - - - 
ON Of padi GA pray elli) end, ON Aya A8 atali dg bola La yo Las JS AI Kam) (Jt) 
0. - 0 No -9 0. Loc. 9 9 Pad Lo... 90. 000 0 8g... 8. 0 0 OLI 0, NO 
Jay SUS oya sei Hilal 0 Jai Jay dorm! Lagu USUS pel Jana Jab del Ata Jera 32 SI OP Ha 
Pd IG. A0. Ae 90 Ba - 


D0 ge B0. 03 Moe 2. 0... 3 0 aa1n 30 0 a - - La -.5. 0 2... 

Wati (te y KUA UG aging IS Lyn Sei ba AI DAN KE ya AK Jan Sa Il Anne M3 

- o 2 000 ata - 2... Dn Ia Ban 2. -a (3 DAN PP z9 0 - 9 0. 0. P3 Te: 3... #5 

Phat Upale USUL ye Up BUS BUSUI OA gladi Aa gt SIS RU pal JG ip Aa glag Jai) Alona AI 
2.9 Cd sana 3. Be. W . 8. 304 


:) » - (T) Ta 0 3. 0... -» a #01 ad 8 aga 3. 
(Sal Lal dah gnalodl Killona Knnpy Kel A1 pp oya SU) ala LAS lbr (em Lila bad Jali Ul Jyis 
0 co 0 A — J3lo- 3-0. 2033 2 5 Ie 0210 


Law yo La... 8 0 -.. ag 0 L.09 go. Lc. 30 Pan La .9 
SEA IP ab KA IA CL jl MA Legal Lily Ata sa JI AI Ah Kegg Aia Satn 
Kiai enbne ea D2... age - 9. TG NI iba AA Te 3 0.» 8 2 ab ann Ker anta 9g. 
ce Sis Ibr ABU Gado Ul) — JB Ol JI — Fals gamma @ al Ea oa da BA II pa dy £ kesel oa Ot 


-. 0 2... bla 3g. 2. - - Le23 3 - 8 -.09 Len MW. Lap 0 oo 2.30 - -8 o- 

Ja de Gir U Wiy Ko Rig J3 hy Ji AI day El Ag pong apn 1 tang 2 Jl AI taon) gladi de 
BL 0 - No Loe - LX Lo 2.9 ca 20... 900 - BB. 30 B3... (4 0. - 8. 2 ROLL .. NA. 3G, 
ay Ji pp 2 pg yan OLS Of Laga Uktayi Jp EMS 4 ola Ol jong Us CSI Bai ga pas VJ SS eng Vj al dl 
- . BL 0 0. Pa - "3 o BD . 51 g pa 5 Pd a55 Tu 9 Pn ed @.- Far “1 0-9 P 5 Pm P - - 8. - 
BN Aha Of paka Vj AA JS in Ala UAN V2) Je SITI Kai dh My oi UU Kia Jia WS ob 0 
at 0 Sans 2 . 30 AL PSA - 5 Ie X0 - ni 2 - Pn pa C3 Nag 04 AA: Pad Hd Aa 2 o #2 0 
HB delal G UB Jas Ul, Sato paka day Ol Cina Selena dal dl at ya King OLS uya Jian Lal 
0. LogE 3 0... aa. 9 - 0-0 2 2 0 0-0 0 a- go B2 2 20 2 2... 9 L 010. -9, 
Ay dg WI gd Jaan yi le Jagi If Lagi jha yh Amal aU HP Of UI SMS ppag Uy WS Jd dd el 

3g - - Sa 0 Ata 0 2g AS 03. X 04 Ion bdaA o-- 39 Pn Pan S3 4 


2. - Pe TN | 0 Pa - pd 3 0.9 he 00 0 0 
AI Goa ESL ya dorla Gaal riang Gala A3 SUS le pem Ay ata elu Aale Al laa yA) demand Gi Aeenl As) 
-. - - » 38 o-- 0- 09 Lo. 28 0 2.2 2.80. 000 38 . 8. @ -09. Para 
Tp Sel ad) LM dela I ly Amal alas, TE Tia Lake Y JG play ale adil Io Of ee 


ap SA IP JAE JLN La B3 JS Ula ab ag Gaia aa Iii WI Ja en 3 HAL 
ta gg la ag Sa sad dai AA ge ng ae Te ab HL eh ih ai ah Dah 
SUS Sesali 33 OI A1 dn SI Aa LL Yam ag dedi So di 


0 Oo ge 0. 01 0 Le. c.3 8 o- o 
Bia Sh jai LS OP JBS MU Ilahi ag WAY. 


- 


(316 P1 3 ay) — II xl 


www.islamuna.info 


WAOAF | 37e5 ) 


OLI BALA Joni Gagal yo pb Lg Alt A3 Ly pdl Oleh ay ebi isi Ce Nia Tole Jp tam d3 JG) 
OB) Lag Sale Ag Lag La tak Cek 3 paha Iya noly dgy Jail, sll Jile masi Up ca leasl) 
SAI PU Ad ANIY Gone Ja Aa Lag SUN Gal (LAB) LM pal HS AN D0 9S Ubag demak (3 
Akal. 

(1) 1/129/ Coiitaakl GAM Balas 

CI Jaa pl SMS) cAilgtaly Bemaakl Ra AllisetaYI oya AU CPI Apa pl Amma 3 Jb pp 1 Ulat 

AI Janund JP yate Aom! 3 OA Jeda) Janiahl Ol ELB Yg demam! abad uya dg AI ja Uilelly CLe,E ABI Ah Jay 
kta Iglot V7 Lega ya (aka gakon Lely DB Ol JI damai La IE jauh 2 SAM dah OY cg Takill Jylony Aang 
Kentu! (TISU UN terj AM Sendi Al Joon 2 Ata af BAY dl Lay anti Haji, KI 
D5 B0 gakaai Yg CIVatnYI ID IelEy and Jam. MPA panai SLS Dat demam Alah jl AI ya pegang All 

& el (Ela Ailan Jab pd a33 Ol Ida Ja Aan adl AU, 

(3) 120-1/119/ ggitod!y gak 2nas 

Uh OLI jang BASE Ay CAS ab 3 tamil Tang LIS pa JUS OL 1 pelan Lgaon pggda 1 pki Jgka 0.1 Ula 
WS y Chow! BAE ia ah Aemaal Ola Jyp3y 6 UnyEy prmendl y Spb Sgp A5) chamwak! 3 Oa OLA 
Jd Ap OB ola oyao Ami pil pake yag pl UI OLYVIA GR OS ly Ll Bare, EP daa lh 
Gen al JBS Ah Ola! Kala CA el maki PI Amal Dp oya Ek eng S3 Lb ibjiny ah 
pl! SN gay jd LS Bukamdhi SU ya AK Lily 4 Bakamda U6 SSB ISI Ugta pat Y Rental ya VI Jana La Gea 
SU dalandh! oya pelan Cab BEI JAE i2 Andi HIU aja ly Rang pia Gde SL AU « Algl G Jl JL 
NS. 

#3 oa OA Lg ai ola da al sha YI Lag £ 3 Ha damai 3 P3 OS Ily 

9 BALAS ye le Jintan Ur BSN AS, Jati Gal AJIAN OT Red pm Gaal GILS b elal Ah Jas lo. call, 
Lari 4 oma Len Ceker YI Iler ad slama Raj VI Upin SP IP oypb Clay Cabang dala JII lan Cai de H0) S3 
Ulah bor de pain Maliki 230 Ol: Byygdl 37AM Basi p yak JSI mmdl Ol LL Yg 2 pm upil JB Lt Jali A5 
Upi ya SI RUN ON SAY Cab Gala Va HE Kyo PT jab. M3 ya Jaa Lah LA ya ta HI le ya 
Oa d3 1 Net Gam 8 SR IN) eetnbatal Le ata Ipa al SA IS JB ea ES Alai HI ga ng ti 
EA Rela LoL JESYI GH dop II aU Jerat tata ya IE emil 3 

kmaakl 3 Kemadil OY UT damak OLS .ekomsmk Ra pr HS LA) Ola 3 yatde Legur WPS, SAE yA yA dong OS gas 
POW SN Jaa SAI ai Inka ny Land Ja OS Op cad aj de 3d uya le Ly Lkmana 
Sa Ig ly € Leade TalerYI pake ye Pnb yg Ukkorly UBI aa Lalai Omlai BLS ogah Ale pm. SI ls jai 
BA) Ala ISI Aomanaki R3YL B2 of oral UUS Ol elo gl co pnja da Alah le Gb Ol Aomuakl Ra de Ega! Abal, 
HA Farid de Ab ISI JI Jua Bling NI em pby Ola pAL Leyy Una Oleo SUS aib Ajay Aorlaaat 
dab dl gal (da Uh SA OP onta ga yan pelel yagh ang G JAMI Jaa, 


Sumber : http://www.forsansalaf.com/2011/memukul-rebana-terbangan-di-masiid/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3766 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2563. HUKUM MENABUH REBANA DI DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Mbah Cemeng 
Assalamualaikum... Nanya ! Pembahasan berlanjut. Adakah ulama yang memperbolehkan 
menabuh rebana (dlorbud dufuf) di dalam masjid ? 


JAWABAN : 
? Nurus Shobah 
Sepah Ale Ny JA) edot Sagar) cr KI Kia Vale 


“Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul duf 
(rebana).” (Sunan Turmudzi, no.1089). 


Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam fatwa beliau yang termuat dalam kitab "Al-Fatawi Al-Fighiyah 
Al-Kubro" menjelaskan, hadits tersebut mengisyaratkan kebolehan memainkan rebana dalam 
acara pernikahan didalam masjid, dan digiyaskan pula kebolehan memainkan rebana untuk acara- 
acara lainnya. Syekh Al-Muhallab menyatakan bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan didalam 
masjid apabila tujuannya demi kemanfaatan kaum muslimin dan bermanfaat bagi agama, boleh 
dikerjakan didalam masjid. @odhi Iyadh juga menyatakan hal yang sama, beliau menambahkan, 
selama pekerjaan tersebut tidak merendahkan kemuliaan masjid maka boleh dikerjakan. 


Kebolehan di atas dengan batasan selama tidak mengganggu kekhusukan orang-orang yang 
sedang mengerjakan ibadah didalam masjid dan dilakukan dengan cara yang tidak sampai 
merendahkan kemuliaan masjid, jika ketentuan tersebut dilanggar maka hukumnya haram. 
Al-Fatawi Al-Fighiyah Al-Kubro, Juz : 4 Hal : 356 


Oybaily TAI laka Iyalehy JB — pelany Ale Ab ala — aa Ol — Las Ula AI Gaby — Ale ya dala Gaal yng Gada 3) 
2gb dg Galip Anglan dad CMS Joe dorladl 3 Ball Da2 Hye Sl slah dahy KAI dala yg m2l3 Sorluaki 3 
2? Ghufron Bkl 


Menabuh rebana / hadroh di masjid dalam acara apapun diperbolehkan. | tasyawuf al ismaa' hlm 
21 |. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/592906087398870 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/1109-menabuh-rebana-di-masjid.html 


1242. BAGAIMANA HUKUMNYA TIDUR DI MASJID 


PERTANYAAN : 

Alvin Hadi 

Masjid adalah tempat bersujud/beribadah/shalat dll. lalu bagaimana hukumnya Tidur di masjid...? 
JAWABAN : 

? Masaji Antoro 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3767 ) 


Terdapat perbedaan pendapat antara Ulama mengenai hukum tidur dalam masjid, Imam Syafi'i 
dan para pengikutnya membolehkannya 


BA oil B9 CPI Male GE (II Bl Aam) ABI Ale gai dian Ah Ra Yy Amal 3 pai 33 (al 
KS ol LS Saya NA3 ya 0 Ida . oa J8 3 Bu, 3 sUas 3 cma oi NA e) aa) e) su) "ALI 
JI JEy » metal MI SN seal Mia ee 1 LIL JB Lanal Gp INI JEy » el INA pl 
CAS pal Dgn Ga YP Unggah D3 Fits! JB) NG Veka OAEI Ol 4 GAN Adil Plan OLS Of: Gibunly 
DI Lhomaadl Spg HAL AS Jaa La a21 oya Sarang AAL, 

IKE-EMPATI Boleh tidur dalam masjid dan tidak makruh menurut kami (syafi'iyyah) seperti yang 
diterangkan oleh Imam Syafi'i dikitab al-Umm dan disepakati oleh para pengikutnya, Ibn Mundzir 
berkata dalam kitab al-Asyraaf “Ibn al-Musayyib, “Athaa', al-Hasan dan as-Syafi'i memberi hukum 
ringan tentang tidur dalam masjid”. Ibn Abbas berkata “Tidak mengapa yang demikian bagi orang 
yang tengah berkelana tapi tidak bagi yang mukim”Ahmad dan Ishag berkata “Bila ia tengah 


bepergian atau sejenisnya tidak masalah namun bila dijadikan semacam tempat penginapan, 
jangan.. !". 


Al-Baehagi dalam as-Sunan al-Kabiir “Kami meriwayatkan dari Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mujaahid 
dan sa'id Bin Jabir hukum kemakruhan tidur dalam masjid”. | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab 
11/1173 |. Wallahu A'lam Bishowaab. 


2 Siroj Munir 
Asal tidak mengotori masjidimengganggu orang2 yang sholat di dalamnya, maka boleh tidur di 
masjid.. 
| AS una Close Ao3l V3 3 09 pd NE Sopo dB Cagi Ale jam Ab cad OS II 
KA KLS enkaali S3P RAS) Ain Ba EP OS YP all Ida teks 0 Ooh Un nba Ap LL JS3 
R3 Jadi, 
( Fatawi Asy Syabakah, Fatwa No. 96355 ) 


Link Diskusi ? 


www.fb.com/groups/piss.ktp/421100491246098/ 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/363507550338726/ 


1285. MEMAJANG FOTO DI MASJID 
PERTANYAAN : 
Bargowie Rubby Rubby 


Asalamualaikum ... akang2 Piss ktb ada yang mengganggu di benak saya ketika ada sebuah 
masjid didaerah A memajang Foto pendirinya..Yang ingin saya tanyakan bagaimana HukumNya 
memajang Foto Di masjid....? Syukron 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

Pada dasarnya mengganggu konsentrasi musholli (orang yang solat) tidak dibenarkan, oleh 
karenanya memasang gambar-gambar di dalam masjid (meskipun gambar tanah haram) 


hukumnya makruh kecuali kalau gambar tesebut diletakkan di atas yang tidak mengakibatkan 
rusaknya konsentrasi musholli tapi dengan syarat peletakan benda tersebut tidak sampai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3768 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membuat masjid menjadi kotor.(kalo membuat kotor g boleh) 
Ang onkuahl (de is petak) Uomaah | yan Slarandi BALAI oya Laga Lag Oral 3) ya Lah Pagal! BLN Gali OK) 
DB FJEIY LL Andi pa LS Ol peri dia ing Aomaaki Jai RALSU Lyon po Ay & pieh JR MY oela Le JI SL dal SU, 
JS Ugal La batin 3 Lha DIVISI Ly aa US # USYI EV dngan old jl Aman Lgi LL oa J3 Ol VI cab 
66 j2 Gpp jari Rat EU AJI sad) Ladosl 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/367969439892537/ 
1376. PENGERTIAN I'TIKAF 

PERTANYAAN : 

Bang Toyyib Aja 


Assalamu 'alaikum warahmatulloh. Mohon pencerahannya yai, gus, asatidz, asatidzah.Tentang 
I'tikaf.Kalau sudah ada di document mohon diangkatin. Pertanyaannya: 
1. Apa itu i'tikaf ? 
2. Berapa lama waktu minimal i'tikaf ? 
3. Cukupkah hanya keluar masuk masjid dengan di niati i'tikaf ? Atas pencerahannya saya 
ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Warohmatullaah 
Ce de Ogah Ela alp atag Tb IP OS Tapos dal plg jl 2 ab Ra jay Cah AR HIKS sah 
Aly yag ALI Yoh HAila lp3 (53/21:25) Lo pie Wei adl Jalil ola L Pay, (138/7: SAVI 
ALE GGS Kemal 3 Ebi ya 3 (Ly Aetad JB cell! (3 Rain Holi di le,i3 (1877218 AJI) dorlud! 3 Os 
Ka Ily gbi HSE G poll th 2 yang OS CA ama BY MS LG HIKS Ay toy aa CALL Ah 
Lada Aoama NA yag Val oma OI Ah Keuot 0S gag pal dll yag HASlan Aan 3 Jera OS) Abi 
Dhomami jak pekuma P3 38 1 (2) RSJW JW Lpiat uya LALO Rab ya pb 3 maag Yy Aomaadl Yo Say Akal dies JS ya) 
BV Cb mb ga Yg BS ya mama HB LA Cl CAS Ay Lag Candaan PUS ye BIS tags tor JSI Llan 
JS Blang CLAU Jiay tab gl Olla) oya UI AP OS pg tai ey ia V3 PASI yg yaa! Le Joan 
Gea ya: (By Ae3ldI 3 Le. All jiris Bole JS, ciola ya SI Cai Bola Akad ca SY me Yg Ud aa al, 
Tab 3 JI ekama oya Kian pal Rian ac Al Rela Amal pg ya 1 (Ay WAAN Beny haig JPAP ab Uya demam € 
Pa 0 aa uya Yg AI pa Jab Yg Op oya Yg data jl PLS aya maa JG Mella diy Ob Kang Walk 
ABI alif EL coy ASI Yg elang. 


(d7 174/1 : AW 1185 SI Sh (176/2 : UAN ja 106/2 : padi 3. 

(2) trssutay 725/1 : pull CI aduk, 541/1: 13 Cc. 

(3y 449/1 adi ga. 

(Ap Aoi Ae lily copy Ola, Bed) JS eos dil 1513.183/3 2 oa (404/2 0 Lal Slas 

Doo JS era abg ep mta MY Hat ai ae LL ola jg dial aa LSM 3 psi Ely CAN AL pP 3 mang Ska 2 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3769 ) 


V0 ta ya AU Ae ad ge Ji el ajh Yg LT Jl lan Yk AI aa oles da ya ep JS amy cab, 
ASIN as dala ayal db jity 

DN ys Uda J4 Cia ca ag DG tank jl Ulin) oa pe Gilas Cell Bln ye Yaa VI BAYI Alda eat 
KAB Ai pe VI AAS Tanas Y pp! pelat 


(Bp KA car g ap SI Gs aj Bp Let OS LL dan) El USS ma 3 Ed HE 3 b Ata dl 


AaLd ane Alif gdad do AI AS Ja OKI Ly da3 
(Ap 3 dg Lag MSN Ole its RSJUI 9 CB yang SAS SSI ep ggedeb Lab Ig ln Una 4 oom La ce Asu. 


D 119p #e AYI 3 TI ALA. 

(2) 125p Hedi el AN ejek! OS Cm ASI 
(3y bessutay 190/1 200heN 45171 iba aka 

(4 404/2 Heal las. 


PTIKAAF 


Secara etimologi artinya berdiam diri, menetap dan menjalani secara kontinyu atas satu perbuatan 
baik perbuatan yang bajik ataupun jelek, Allah berfirman :“suatu kaum yang tetap menyembah 
berhala” (AS. 7:138). "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? 
“@S.21:52)" (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam 
masjid” (AS. 2:187) 


Sedang penegertian I'tikaf secara terminologi menurut : 


1 


Hanafiyyah : ialah berdiam diri didalammasjid yang dipakai untuk shalat berjamaah dengan 
disertaipuasa dan niat, maka berdiam diri adalah rukun didalam i'tikaf, tidak ada itikaf kecuali 
tanpanya dan puasa dalam i'tikaf yang dinadzari dan niat adalah syarat-syaratnya itikaf.I'tikaf 
bagi pria adanya dimasjid jamaah yakni masjid yang terdapati imam dan muadzdzinnya baik 
dipakai untuk shalat lima waktu atau tidak sedang bagi wanita dalam masjid yang terdapat 
dirumahnya yakni tempat yang telah ia tentukan dipakai shalat sehari-hari dan tidak sah 
diselain tempat shalat dalam rumahnya. 


. Malikiyyah : lalah menetapinya seorang muslim yang telah tamyiz untuk menjalani ibadah 


dalam masjid yang diperkenankan untuk setiap orang dengan disertai puasa, mencegah diri 
dari senggama dan foreplaynya dimasa sehari semalam dan masa lebih banyak, dengan 
disertai niat.Maka i'tikaf tidak sah dari orang non muslim, belum tamyiz, dalam masjid rumah 
yang bersifat pribadi, tanpa puasa baik puasa fardhu atau sunah, puasa ramadhan atau 
lainnya, dan batal akibat senggama serta foreplaynya. Dan paling minimal waktunya sehari 
semalam tiada batasan untuk masa paling banyaknya, dengan tujuan beribadah dengan niat 
karena i'tikaf adalah ibadah dan setiap ibadah butuh terhadap niat. 


. Syafi'iyyah : lalah berdiam diri dalam masjid yang dilakukan oleh seseorang dengan dibarengi 


niat. 


. Hanabilah : Ialah menetapi masjid untuk taat pada Allah dengan bentuk yang tertentu, 


dilakukan seorang muslim yang berakal meski ia tamyiz, suci dari hal yang mewajibkan mandi 
dan Paling sedikit masanya adalah sesaat. 


Maka tidak sah dilakukan oleh orang non muslim meski orang murtad, orang gila, belum tamyiz, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3770 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


karena tidak adanya niat dari mereka, tidak sah juga dilakukan oleh orang yang sedang junub 
meskipun ia berwudhu, tidak cukup hanya dengan melewati masjid dan masa paling pendeknya 
sekejap mata. 
MASA ITIKAF 


Ptikaf boleh dikerjakan disetiap waktu baik dibulan ramadhan atau lainnya, sedang masa paling 
pendeknya adalah : 


t. 


2. 


Hanafiyyah : Bila itikaf sunah maka masa paling pendeknya adalah masa yang amat sedikit 
yang tiada dapat dibatasi... 

Malikiyyah : Sehari semalam dan yang lebih baik tidak kurang dari 10 hari dengan disertai 
puasa ramadhan atau lainnya maka tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa 
meskipun karena udzur “Orang yang tidak kuat berpuasa tiada i'tikaf baginya” 


. Syafi'iyyah : Menurut pendapat yang paling shahih dikalangan syafi'i disyaratkan dalam i'tikaf 


dalam waktu yang disebut berdiam diri, dalam arti masanya melebihi kadar masa thuma'ninah 
seseorang dikala menjalani ruku' dan selainnya maka tidak cukup hanya dalam waktu sekedar 
thuma'ninah, tidak harus diam boleh dengan mondar-mandir. 


. Hanabilah : Sesaat artinya waktu yang bila dikerjakan maka disebut berdiam diri meskipun 


sekejap mata. 


Dengan demikian mayoritas ulama menyatakan cukupnya i'tikaf dalam masa sesaat sedangkan 
kalangan malikiyyah mensyaratkan minimalnya sehari semalam. | Al-Figh al-Islaam 111/123-124 |. 
Waallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/382417571781057/ 

1467. PEMANFAATAN SISA-SISA BANGUNAN MASJID 
PERTANYAAN : 

2 Achmad Taufig 


Assalamu alaikum, kayu sisa pembangunan masjid bolehkah dibuat kayu bakar...? bolehkah dijual 
kusen yang tidak dipakai...? trims. 


2 Alifuddin El Islamy 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. . Masalah bedug masjid... Kejadian nyentrik terjadi di sebuah desa, 
pasalnya seorang takmir masjid telah berulang kali melakukan sebuah kebijakan dalam masalah 
kulit hewan yang dipakai untuk bedug. Setiap kalidirasa sudah tidak layak pakai (entah karena 
sobek/mengendor), kulit bedug diganti dengan yang baru sementara yang sudah tidak layak pakai 
dibagi-bagikankepada warga. Ada yang memanfaatkanya sebagai kerupuk rambak atau yang 


lainya... ... Pertanyaan : Bagaimana perspektif figih menyikapi Ta takmir masjid 
sebagaimana dalam deskripsi di atas ? Silakan. . .sambil ngopi... Boleh... NX. . piss ktb. . 
JAWABAN : 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Perkakas-perkakas dan alat-alat yang sebelumnya milik masjid bila telah rusak/ 
tidak dipakai solusi yang ditawarkan adalah : 


» Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka 

“ Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka 

» Diberikan pada yang mewakafkan kembali, bila tidak maka 

» Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat islam 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3771 ) 


bersama 

SSI II DAD Vip edorllah! DAY Ado Vig (bio 020 Bj Ol df ala ASI Linud onlaze (SAI csi La pama bt 
oral Ela yo Lala el HAM VI. 
| lanah at-Thoolibiin 111/214 J. 
aa yang Yg dal) SBN, SU Ol) Of PET Aman Ap yang gl Sih Jah Aint de not 15) Y) domadl gada Yy 
SD po Viyh Sai 0072 Sp Ol dl pagi SB) aa dupa dam (GAY datar yalas IL VI ISIS pg BS dani 
AYI Kia 9 Son DYU Amuna pat ISI Las Linush ( Jtmg) beby paud Gak D yag LS Sl AAN Sao pakai Ob 1 demak 
S3 La 8 ole) GAB Umunan Blast j3 dil ( loela) Upah Sit eU US aa PT Ununan Balas j3 Jd AI 
S3 ageng oa denga Ana JR Yo UUS Ja Udh Ain GA La alel pal 
| Fath al-Muriin 111/181 |. 

2 Mbah Jenggot II 


Sependapat dengan Kang masaji.cuma beda ibarot, masalah menjual sisa-sisa barang masjid 
Terjadi perbedaan pendapat : 
1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih 
dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan. 
2. Menurut Imam Ahmad boleh dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli 
barang yang sama. 


Referensi: 
Aa Aka SA) al (Toman PAI Jp) Sia AN ASN slot Jo RiK2 110 1 —nao B 2 Apa0y Yi Ld 
Se DNAN Jaa Il Alia Jp Up Kb bkn 030 an OA ai el (SL So) OP PU 
KAN Bag dl HAN To da La gi da di ai Yi Li ga jd 
V3 mi a25, Nas BEJ MN ale Cal og 4 dmn Hai OB Sl an S3 La pn 


2 2. 


3 ce... B. 0-0 01 2 0 - 90 -..9o 2 0 2, 0 3g 3 og 3-0 0 - 3 
SA Git La pa Gaia Cendana Gaal K4 al Gal KANAN Jaa 228 5 —mo Le del Ji Sya Jd Calya 
0 080. 0-9 


22000. 000-090. 2... .. - 0 0 -. - 2 ya 0009 90. - 0g 0 oo 909 
Sp SA demawaki Ld Rorlon pelat pd ISI Ugaag jie dl Ula Jas Aga beli pdl Ang lia V3 ball By 
8” n 2 7 ie 2 5 2. GP 2 . $ : G La 20 


AM 7 JO LAI Ji Iis WS ya bega Ga II Ca AE Jb Ia den Lam Jika 
dia 3 ed Sio Ag Jipr Ad Iailinl o —JU at dh Laga aah AL 0 il oa LSI amati dika Ko PEN) 


a 2. 


kmi HUNI din Sala Sy kai Yep Saat Ep pa Yg de ig ALAN BUSI JB umrah DS DI, 
Nu as Ja GA ON 
Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/366699096686238/ 
2 Salim Ridho 


Maaf menambahkan. . Khilaf, menurut imam Mawardi diperbolehkan jika memang sudah tidak 
layak pakai.. 


Sao yhas 15) Alatl SL SI Bomlakl SG (Alan) SI j5 504 5 0 slejul Sa op LN yesus HE 
Ska Julaa—i kol Randa Ab 0 Ig EMS al SI Iga Less (ON yan dorlasdulI Sl IN Ab jdi La Ae Lead) Uilgor yaa 
AS LE AYI ain ash al on gUI JEy della 2 OLI Len Lay el AA JI pas Haid S2 yA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3772 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JSI Ale Spa Masal yag 1 mall L02 5 S3 bit 1 Jane ala SUYI Jb 2m lai df 3 marlual Ta na 
G4 13 amel LN JA Ip Jet ade) dd ai) # Somad (SSI Amal Uplts II D way al bsa Ala 


SEN 91: 9 LI 2 Il Jadel dedi 


Sby Alah 8 ynSAN A5 polong AI A53 jl 0 pay Mel L plaiy CAK omuna yikor 3 m5 (Pp Ol Sy pa N)) 
Lagtisas Laga S3 Lay Anylonya ab ad ani jl aon Fady Aki PG HK a2N BNLAS gp UBI GG MY, aa 
il (LI las Old memang Lal My Ray Boy Saka le lA Ty oytedel (IS alas La ya 2 SAN 
Jomumad! Bj! gl Aga gAI mad Lal Jludetan VlsgleLaII Al ya Jl (Saja A4 Opal, Laglia Lagiati (5 jabuy Lag VE Lagun jg 
ad oran DPI hy OS Luh y el al S nas So gl JB Leioleh jika Ji Ai3y Ale gt Roro) PLB W Sby pb ya 
Ape W dal S3 Lani 020 Sp Ii (AYI) AI ain GA UbaN 
(212 pp 3g) - odds 
PAP pan pay dnag Yg Aing itiah Uatal! le — bison dala jp AS cal — ASI dai 1EL NYI 4 ira Y lo 1S 
Lagad adi UN — 3 pn A0 yekor NAS yelgas CI Kolak! CAS) Leadig Ula oa Ob ce 15) dale A8 BM Aomaakl — 
Le333 UJI balada! Ob JJ) — A8 BA AU yA #lorgl maa el SEP Ol Amma belah Uh Sony 

1. Ghoyatu Talhis Al Muurod Min Fatawa Ibnu Ziyad Hal 504 


2. Fathul Mu'in Juz 3 Hal 212 
3. Hasyiatul Jamal Juz 3Hal 591. . 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/395392333816914/ 

1468. KA'BAH DAN MASJID BERHIAS EMAS 

PERTANYAAN : 

Wisnu Sudibjo 

Assalamu'alaikum, Mau tanya nih para ustadz sekalian? dalam Mughni al-Muhtaj disebutkan 
seperti ini: 

Apakah maksudnya tidak boleh menghias Ka'bah dengan emas dan perak ? Setahu saya, kalau 


tidak salah sekarang itu Ka'bah ditutupi dengan kain besar yang dihiasi dengan emas. Mohon 
pencerahannya.Jazakumullahu khairan katsiran. 


JAWABAN : 
2 Ibnu Toha 
Betul, Haram dan termasuk Bid'ah Dhalalah : 
dia Re J2 He ah al 5 AE AN Ha jp AN Gb al jr 
( Nihayatul Muhtaj syarah Minhaj ). 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam Wr Wb 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3773 


KA'BAH DAN MASJID BERHIAS EMAS 


Menurut pendapat yang paling shahih dikalangan Syafi''yyah haram hukumnya, pendapat ini 
diungkapkan oleh Abu Ishag al-Marwaazi, al-Mawardi, al-Gadhi Abu Thayyib sedang al-Bulginy 
lebih cenderung membolehkannya dengan alasan demi mengagungkan panji-panji Islam. 


ba JA GI, Hala 3 Jia Y SP pall Lagowet Olgry Lead Lelo Galaiy Avail, codlh dori y KASI IE 3) 
JL 3S NB ay Joni Jaor USS enter IS Gan ISI Ly CeAe LA jau jyB 


“Dalam penghiasan ka'bah dan masjid-masjid dengan emas dan perak serta mengantungkan 
lampu-lampu pada keduanya terdapat dua pendapat, pendapat yang paling shahih 
mengharamkannya karena yang demikian tidak pernah dinukil dari ulama salaf sedang pendapat 
yang kedua membolehkannya sebagaimana diperbolehkannya menjadikan sutera sebagai 
kelambu ka'bah.Dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban menzakati emas dan perak yang 
dijadikan hiasan pada masjid atau ka'bah dikembalikan juga pada dua pendapat diatas (bila 
mengikuti pendapat yang mengharamkannya maka wajib zakat sedang bila mengikuti pendapat 
yang membolehkannya bila hiasan emas atau perak tersebut telah diwakafkan maka tidak 
terdapat kewajiban zakat sama sekali). | "Raudhah at-Thoolibiin 1/239 |. 
BAAS Lalin JIE (LAU) Oey SI 3 Oky ya Olgory Lead Leladlis alat Retail) CA dorlaad! Play HST AIA 3) 
BEI Sg Hilal Jd ye VUS Jin d SI Goual l3 MS Sby AI PP) alewb KASI jim j3 LS) Hmuall 
JA IS NB Lay Itali Jaor jd eni enteng! de ae 
“Dalam penghiasan ka'bah dan masjid-masjid dengan emas dan perak serta mengantungkan 
lampu-lampu pada keduanya terdapat dua pendapat yang diterangkan dalam kitab al-Haawy dan 
lainnya, pendapat pertama membolehkannya demi mengagungkannya sebagaimana 
diperbolehkannya pada menghias mushaf dengan emas atau perak dan sebagaimana 
diperbolehkannya menjadikan sutera sebagaikelambu ka'bah.Sedang pendapat yang paling dhahir 
melarangnya, pendapat ini dihikayahkan dari Abu Ishag karena karena yang demikian tidak 
pernah dinukil dari ulama salaf.Dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban menzakati emas dan 
perak yang dijadikan hiasan pada masjid atau ka'bah dikembalikan juga pada dua pendapat diatas 
(bila mengikuti pendapat yang mengharamkannya maka wajib zakat sedang bila mengikuti 


pendapat yang membolehkannya bila hiasan emas atau perak tersebut telah diwakafkan maka 
tidak terdapat kewajiban zakat sama sekali). | "Al-'Aziiz Syarh al-Wajiiz VI/36 |. 


Keterangan yang senada dengan uraian diatas pada kitab madzhab as-Syafi'i lainnya sebagai 
berikut : 


(SE) Bra dl aa Hill ye Jia d SY pall (Legpnot) Olgorg Leloatis Gulai 3 Anil CU Joel) R0 AE 3) 
BULE lawh RAS jau j3L LS JI del 

| Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab IV/445 |. 

JB dy GP! (Lagpnel) Ul yaa Uleory dadd Lah Lelo Galaty Alias App Teddy ad Arlida y LAKI AA Ul, 
Sokdly Kebal! gal PU Aa Gaby Uradkah Lalomsn Uya HS ya C2 yyU Ali y Osaka oya Og3T S33M Goal il 

LES 2 oeuwual! 3) UNAS Asah JS Anh ygd Cradle LAlI ya Aneh Ala Yg Im db on | BL Igdataly 0) AT, 
oa Das Jap cya) Ladi Talyy By GO) yA Ain Lag Le ea 3 Wall ya) JI peking dala Ab aa Al Iyan Ol Lpi2 AI bh 
balon JB pb RAS ita de yasin LS yaa Lallasly derllhiy RAS Lanlani jl gdel (SI dor 3) D9 ye Ul Ade 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(377a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La de RAL Lay Jadid! Ayat OLS IS In LAI AA 3 OA ad V9 SEL MS emng ale US Ob 
Hu! 4 Has IIS nadi SJ paid SY YG BS YG Jeli Lads) OL Lely Role oya Lal ale Lis, ci Olilglek 
LAl-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab VI/42 |. 
AAU Ang Yg SAI bsa Gl 02 UgglI Alis AS g yak Retail, CHI Jadid AaLENI ) orladi y RAS RalA Zul Jl 
Ika Galge YP ReLYI AI G9 GNI AVI ILY adl 3 JI OY, Sonel GLS SY ls Na 
SN & Oa 
| Al-Wasiit 11/479 |. 
JAN de AI (Ag Ii yi HIU ASN HA WS AA Andik jam Ark Flag RAS AI LA) 
dya JKy JUS ALE ADI All peabaml! ya dah USUS jl yr Coal 32 Ji y 01L3 padi jl plia Sya) Sg All 
Par 3 aa Gee ya lah ang Il! JS Sab Leah JB Gaal ye gamma Ig ola SLusy Jl oU 
Ol dong yag Wr piS Moral y RAI GB UL Dalil Sg Pnb) ga Ily Soul pb Oyd Moral y RAS 
| Hawaasyi as-Syarwaani wa al-'Abbaadi 1/121 |. 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/395659830456831/ 

1566. BOLEHKAH MENGGUNAKAN UANG MASJID UNTUK 
BUKA BERSAMA 

PERTANYAAN : 

M Istagul Ulum 


Assalamu'alaikum.. Ustadz wal ustadzah mau nanya, BAGAIMANa HUKUMNYA UANG MASJID 
DIGUNAKAN UNTuK BUKA BeRSAMA.??? 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam. Uang masjid hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan masjid, tidak 
diperkenankan menggunakannya untuk keperluan yang lain. 


os Olg JB ol Jd! Babarsari barat mana Yg 333 8 Ja Sd 9 Sori Pa ya Sorga Las Gali ds Sipadl S3 

ajar GI Kam 0nd bleh DNS GAS dmmuni Eleah Ad yo jg Ce pe dad oral A3 yo gita Momaabl gp yani de Ai3y 

YAA Ob ilel Gie Je Ius 

Tetapi jika menggunakan uang masjid untuk memyenangkan jama'ah sudah menjadi tradisi maka 
hal itu diperbolehkan. 

de sj ISI Jd aza d Ol Una Le WWE Opi2 9 8943 oya mami 3 Olengla Jas Ol mail aa Je IR 

si las 

Artinya:"dan boleh,bahkan disunahkan bagi pengelola masjid untuk melakukan hal-hal yang sudah 

menjadi tradisi disebuah masjid misalnya membuat kopi atau memberi wewangian dan hal lain 


yang membuat senang para jama'ah kendatipun hal seperti itu belum menjadi kebiasaan di tempat 
itu. ( Bughyah al-mustarsyidin : 65 ). 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3775 


Untuk pengelolaan uang masjid para pengurus sekarang boleh mengikuti kebiasaan pengurus 
lama dengan catatan tidak ada yang mengingkarinya. 
9 Urgpb g Ala oya Sp ya dad Jeali Ml al uya d yeni JUN de Sg ad ENI Tere g Wp Lo ea uh 
As AN JB LS by EA Adjt olah Soal OB ASI oya DVI II pai Lah pala lai oa Sai 3 ma Pu 
SSI SLB SIS Gal 0g 4 Dll) 
Mohon koreksinya... 
2 Ghufron Bkl 


Boleh bila untuk meramamaikan masjid dan uang yang digunakan adalah memang untuk umum/ 
maslahah masjid. | bughyah hlm 65 dan ghoyah talkhish almurood hlm 184 |. 


? M Istagul Ulum 


Terus acara Buka bersama itu apa termasuk dalam katagori kemashlahatan Masjid atau termasuk 
meramekan masjid, dalam Hal ini boleh atau tidaknya menggunakan uang masjid..?? 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Uang masjid khusus masjid tidak boleh untuk kepentingan lain. Tapi uang masjid yang tanpa 
embel2 khusus boleh untuk yang laen. Contohnya meraimaikan masjid dengan buka bersama. 


2 Ghufron Bkl 


Barang yang diwagofkan secara muthlag pada masjid maka boleh ditashorrufkn pada mashlahah 
masjid. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/421035504585930/ 

1598. PENGGUNAAN TOA ( SPEAKER PENGERAS SUARA 
) DI MASJID 

PERTANYAAN : 

Jalil Abdul 


Assalamu'alaikum ! mau tanya : Sebenarnya hukum pasti nya apa sih, MASJID MEMAKAI TOA itu 
? Kog Aswaja di daerah saya, banyak yang anti ( baca - nggak memakai ) sih ? Ditunggu 
pencerahan nya. Hatur syukron, wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 
2 Laskar ReMas 
Semoga nyambung..! Kitab Risalatu Taudlihil Maksud halaman 16 : 
Ka nee 5 Us Lu ari IN Dra ae Ikat ob Ah oa dalan au Han up desi 
AN SA OT PAR ILY RAI 
Hasil dari semua hal yang telah kami sebutkan dan kami kutipkan dalam lembaran-lembaran ini 
adalah bahwa mempergunakan pengeras suara dalam adzan dan lainnya dari hal-hal yang 


dituntut untuk dikeraskan adalah perkara yang dipuji dalam syara'. Dan ini adalah yang hak dan 
yang benar. 


Sumber : http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun 2001/jun- 
05.single 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3776 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Ibnu Toha 
V9 oper OI Kya SA gema YP EA LI yo JB ob jl Elaab 3 LS Tah da2 AL ny SAE ara Ud yg 
alay tele Cun AI Jgany oya ding dit AA ly Jana pal JUAL pd Ae VI 21 Yy Ol. 
Majmu' Imam Nawawi : 
mar al OP ore Mimi Y EL AS Lo dn Ol Goal Kelak OS US Us 
2 Agus Ainulyagin AL-Gifary 
Ibnu, owh yang dimagsod yarfa'u shautahu itu...Harus dengan toa ya...?He 
? Ibnu Toha 


Agus Ainulyagin AL-Gifary, Toa itu kan alat pengeras suara, Fungsi toa itu agar orang lain 
mendengarkan panggilan adzan selain muadzdzin, yang lain pada sibuk di luar masjid... kalau 
tidak pakai TOA bagaimana mereka bisa dengar ? 


Snretab MEN, oestb ob SV, 
(asnal muthalib) 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Sebagai tambahan : 
1. Oleh karena pengeras suara itu alat dan digunakan untuk tujuan2 yang masyru' maka hal2 itu 
hukumnya masyru' juga berdasarkan goidah : 

JUN AS Fila jl 
2. Karena mengeraskan suara adzan itu hukumnya sunah,maka menggunakan pengeras suara 
juga sunnah,demikian pula halnya dzikir dsb. 
3. Kalau toh hal itu dikatakan bid'ah maka termasuk bid'ah hasanah 


Ma-khodz : 
PSU, cislahi Ja dahan HIS Lag cak Y LSI Ip Jaka Kelam MA aj MU 1 Ketat al ab JL 1 BAL 
balas KST SI Haa DG VI, dp pai 
LA oyadd jinak Aap 
SPI Jae Ai Kyai Ul yA Kaya ja Ol Latah JB yak man MY KABYI Og3 OISYI G Apianan Aeonsana Jar 3 
GNI Aap ya Lap Joe can Jalanan JI 
YEVU/YYI oli autsl 
Jp Ueale JSI Lyulelad HA Tas 3 Si Asy pd JI adl 3 SP 3 Hilal dada Ale JS add 1 ap aa dl 
PegS de IE sa PE deal ly yah oeluan le Jas Lah p pe Alat le dada La jau Ol un 
Se S5 Roro pl Tanto II A00 Salad end PAMA ASK Fila glly yulia pd Dgn Se gl ra ye elu de 
PS ds ga Ja. 
BAYI II JIN pakai Gaga d Ole eng PAI le OISYI9 Ran pdl 9 Jan JI Colak: Ha gukua 
ON PI SI ak oa SS Ui MAL Al ali) LA de ay Bol 3 212) 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/351501908205957/ 


www.islamuna.info 


WAOGAF ( 3777 ) 


1725. MENGUBAH STATUS WAOAF MUSHALLA MENJADI 
MASJID 

PERTANYAAN : 

Adnany Al 


Assalamu alaikum...... mau tanya para asaatidz bagaimana hukumnya mengubah status wagaf 
musholla di ubah menjadi masjid ? meningat sekarang ini sudah banyak terjadi 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Sesuai Hasil Keputusan Muktamar NU ke-10 di Surakarta Bulan April 1935, Bahwa Mushalla yang 
telah diwakafkan tidak dapat menjadi masjid kalau tidak diniatkan. Referensi : 
SA pat GL oa (Ah Y) SI (Ea G). 
BAE BE II ad Ihoman pas AI Nekat Alor (Sy Dl ya CI Nekat Gt MD La BAN SAS ya Cottg dasi 
LE), Juke Glee ya Ela 3 Jetaa dh DIM Ob Sell Agorgg Spa ya Um Olika RI aa Jail OY Gn gladi Las BUSUI 
bas dam! Ko el jl07 dis ASIA US Lely bil mal 
Adaa Aj lah 3 ASLI NS Lay Sep Oa ya Lia Moml ab 3 adl pel SMS Gay GI JL 


“Wakaf itu tidak sah kecuali disertai ucapan (dari yang mewakafkan) yang memberikan pengertian 
pewakafan yang dimaksud... Dikecualikan dari syarat pengucapan bila seorang membangun 
masjid dilahan bebas, dan ia berniat menjadikannya masjid maka bangunan tersebut menjadi 
masjid dan tidak memerlukan ucapan pewakafan, hal ini sebagaimana ungkapan Ibn Rif ah dalam 
kitab al-Kifaayah dengan mengikuti al-Mawardi “sebab aktifitas membangun disertai niat 
menjadikannya masjid sudah mencukupi pewakafan dari pebgucapan wakaf, as-Subky 
memperkuatnya bahwa lahan bebas tersebut tidak menjadi milik seseorang yang membukanya 
sebagai masjid. 

Diperlukannya pengucapan pewakafan tersebut untuk mengecualikan lahan dari kepemilikan 
seseorang dan untuk bangunannya diperlakukan hukum masjid karena mengikuti lahannya”. Al- 
Asnawy berpendapat “Dan hukum giyas kasus tersebut adalah pemberlakuannya pada selain 
masjid yaitu sekolah-sekolah, pesantren-pesantren dan selainnya”. Pendapat ar-Rafi'i dalam bab 
Ihyaa' al-Mawaat juga menunjukkan demikian. | Mughni al-Muhtaaj 11/382 |. 


pas BIASA) AadiN Sila G aye ye Dial OKU Ma ey Bj JT, gel (HI Dhabi ii), Jp) 


(Ungkapan Syekh zainuddin al-Malibari “Saya mewakafkannya untuk shalat”) yakni si pewakaf 
berkata “saya mewakafkan tempat ini untuk shalat” maka ucapan tersebut termasuk sharih (jelas) 
dalam kemutlakan wakaf. (Ungkapan beliau “Dan kinayah dalam kekhususannya sebagai masjid, 
maka harus ada niat untuk menjadikannya masjid”) Jika ia berniat menjadikannya masjid maka 
tempat tersebut menjadi masjid, jika tidak maka hanya menjadi wakaf untuk shalat saja dan tidak 
menjadi masjid seperti sekolahan. | Faanah at-Thoolibiin 111/160 . 


2 Oshish Al-Fathawi 


Permasalahan mengubah bentuk dan fungsi barang wagaf dalam mazhab syafi'i sangatlah ketat, 
dalam arti mazhab syafi'i sangat hati-hati dalam memberikan keabsahan perubahan bentuk dan 
fungsi barang wakaf. Beberapa pendapat di antaranya Imam al-Nawawi dalam kitab raudlah Kitab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3778 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al-wagf bab al-tsani fasal masail mantsurah : 


Tidak boleh mengubah fungsi (barang) wagaf. Maka tidak diperbolehkan (wagaf) rumah menjadi 
(wagaf) kebun ataupun tempat pemandian, dan sebaliknya. Kecuali jika orang yang wagaf 
memasrahkan apa yang dipandang maslahah bagi kepentingan wakaf. Dalam fatwa imam al- 
Gaffal menyatakan: boleh menjadikan (wagaf) tempat cukur (salon rambut) sebagai toko roti. 
Barangkali pengertiannya adalah merubah bentuk bukan fungsi. 


Amalan Ad Sr le BULAN Jon ISI VI 6 ESL Ye Lala Yg 0 Uiling JII JA B0 Art ye Wiji ma Y 
Oya ppi ma Ja SS «nj ne jl Jab ot ad: JI sa 3g SI 


Imam Muhammad bin Syihabuddin al-Ramly dalam Nihayatul muhtaj Kitab al-wagf fasal fi ahkam 
al-wagf al-ma'nawiyyah mengatakan : 


Pengelola wagaf boleh merubah (menyelaraskan) bentuk, tetapi tidak boleh membagi-bagi 
meskipun sekat-sekat, dan tidak boleh merubah fungsi seperti menjadikan kebun sebagai rumah 
atau sebaliknya selama wagif tidak mensyaratkan satu tindakan untuk kemaslahatan, (jika wagif 
mensyaratkan satu tindakan tertentu) maka boleh merubah fungsi dengan mempertimbangkan 
maslahah. Imam al-subky berkata: permasalahan yang saya lihat adalah mengubah benda wagaf 
menjadi yang lain, tetapi dengan tiga syarat : perubahan itu sedikit yang tidak merubah musamma 
(esensi dari nama suatu benda), dan tidak menghilangkan sekecil apapun dari bendanya, bahkan 
boleh memindahkan ke arah yang lain, dan (syaratnya) itu kemaslahatan wakaf. 


Opa jyeuad Konlsalt Jani HE paud La dang ala Olinnl Jam oma Yg ULAI Jp Aramd Y BUUhI HI Ja, 
Atap oya Ubi Jaja Y Ol 6 Ola pa Y Lag USG OS yi BA HN y omb Gamad ON SAN 1 Sad JB € Lgsat 
H3 Aomlaan UG Oly PT II il oya Aly Ja. 


Dari dua redaksi di atas (raudlah dan nihayah) tampak bahwa diawali dengan tidak bolehnya 
merubah (fungsi) benda wakaf, melainkan dengan syarat kemaslahatan yang diberikan wagif. 
Hanya saja, kemudian diikuti dengan pendapat bahwa yang dimaksudkan itu bukan fungsinya 
melainkan bentuknya. 


Dititik ini, kesimpulannya mengubah fungsi itu tidak boleh seperti mengubah rumah (fungsi tempat 
tinggal) menjadi kebun (fungsi tempat bercocok-tanam), akan tetapi jika merubah bentuk tanpa 
merubah fungsi itu boleh dengan adanya persyaratan dari wagif, seperti merubah bentuk tempat 
potong rambut menjadi toko roti dimana fungsinya sama-sama sebagai tempat usaha. 
Selanjutnya, apakah mushalla dan masjid itu satu fungsi dan satu makna yang sama ? 

Definisi mushalla (musala) dalam bahasa Indonesia adalah : tempat salat, langgar: surau, (2) tikar 
salat, sajadah. Silahkan rujuk KBBI. 

Definisi musala sebagai langgar atau surau adalah definisi yang sesuai dengan urf (kebiasaan) 
masyarakat indonesia, dimana arti langgar (silahkan rujuk KBBI) adalah : masjid kecil tempat 
mengaji atau bersalat, tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat, surau, musala. 

Demikian arti musala yang bisa digunakan untuk merujuk sebagai masjid yang bukan jami', surau, 
ruang khusus tempat shalat di suatu gedung , kantor atau bahkan pasar (mal) ataupun tempat 
shalat di rumah. 

Kata mushalla salah satunya terdapat dalam al-Bagarah 125: 


aa adl pl Pa ya NA, Lal, Naa dg lia Candi Lila 514 


Yang perlu dicermati dalam ayat ini adalah kata 'magam' dan 'mushalla'. Banyak tafsiran 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3779 ) 


mengenai kata ini dalam ayat tersebut, ada yang mengartikan batu, dan ada yang mengartikan al- 
haram secara keseluruhan. Sedangkan mushalla ada yang mengartikan sebagai tempat yang 
secara khusus diperuntukkan untuk shalat. 


Sedangkan arti dari masjid sebagaimana dikatakan oleh al-zujaj yang dinukil dalam kamus lisan 
al-arab (lihat entry kata sa-ja-da) : setiap tempat yang dipergunakan untuk ibadah adalah masjid, 
bukankan Rasul bersabda , "telah dijadikan bagiku bumi sebagai masjid yang suci". 


Dope) oma III dan :Ju Kebang Ale AI elo ci Ol SAN Cl yi Ah aka aya JS EP Jb, 


Dengan demikian, baik masjid dan mushalla mempunya arti dan fungsi yang sama secara 
kebahasaan. Namun, penggunaan kata masjid dalam hukum (fikih) mempunyai kekhususan yang 
tidak terdapat dalam mushalla sebagai tempat shalat secara umum. 


Apakah makna masjid itu meliputi essensinya sebagai tempat melaksanakan jama'ah jum'at, 
tempat yang diperbolehkan i'tikaf di dalamnya, tempat yang mana orang junub tidak diperbolehkan 
berdiam di dalamnya ? Atau hanya sekadar konsekuensi dari nama (asma') yang disandang, 
sedangkan essensi (musammiyat)nya tetaplah sebagai tempat shalat ? 


Jika mushalla dan masjid mempunyai essensi yang sama, maka bukan soal merubah mushala 
menjadi masjid, bukankah "al-ibrah bi al-musammiyat, Ia bi al-asma" - Ibrah yang dipegang adalah 
essensi , bukan nama. Konsekuensi dari suatu nama bukan termasuk kedalam essensi dari nama 
itu. Seperti tidak boleh jualan roti ditempat potong rambut, sebaliknya tidak boleh potong rambut di 
toko roti, meskipun essensi keduanya adalah sama yaitu tempat usaha. 


Kesimpulan saya, mengubah mushala menjadi masjid, dengan syarat wagif mempersyaratkan 
satu kemashlahatan yang dipercayakan kepada nadhir , dan nadhir melihat satu kemaslahatan 
yang benar-benar mendesak, maka itu boleh. Sebaliknya, mengubah masjid menjadi mushala 
tanpa adanya mashlahat yang jelas dan mendesak dengan pertimbangan yang ketat itu tidak 
boleh. WALLAHU a'lam. 


2 Dewan Masjid Assalaam 

Kembali saya ambilkan jawaban Imam Ghazali : 
ASASI 3 damai (Ad Lana V1 Jah ALI let and! DN Gt SAI dah 2 IS Al BAN ye ASI Jay 
SDA pan yag Ulaae 3 ita Y GW one BL ly sel GUI 2 Jemaah al SAY ya omega LI) 
oyakisel jg Cah SUS ya sb pat Halal Bole API Olemadl Cg Ala 3 Il Jail) Delete DU Ana Andi 
€ Ae VI nail Ga Jr ah SI SUN yag & gas Aan B0) CL gal SL BABY daily LllanYI Ola ye pilu Khana 
Sa HI, 
Dan Imam Zarkasyi menukilkan dari Imam Ghazali bahwasanya beliau ditanya tentang musholla 


yang dibangun untuk shalat led di luar perkampungan. Maka beliau menjawab tidak ditetapkan 
padanya hukum masjid dalam hal i'tikaf dan berdiamnya orang junub dan hukum2 lainnya 


KARENA MASJID ADALAH TEMPAT YANG DISIAPKAN UNTUK SHALAT SECARA RUTIN DAN 
DITENTUKAN UNTUK SHALAT HINGGA TIDAK DIPAKAI UNTUK KEPENTINGAN LAINNYA. 
SEDANG TEMPAT SHALAT IED DIPERUNTUKKAN UNTUK PERTEMUAN2 DAN 
MENURUNKAN ORANG DARI PERJALANAN DAN TEMPAT NAIK KENDARAAN DAN TEMPAT 
MAIN ANAK2. 


Dan tidak berlaku kebiasaan salaf melarang hal tersebut di musholla ied. JIKALAU MEREKA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3780 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MENGANGGAPNYA MASJID MAKA AKAN DIJAGA DARI SEBAB2 TERSEBUT DAN ADA NIAT 
UNTUK MELAKUKAN SEMUA SHALAT DISANA. 


Dan shalat ied adalah sunnah yang tidak banyak berulangnya dan pembangunan musholla 
tersebut hanya untuk bisa mengumpulkan orang2 sedangkan shalat dilakukan disitu sekedar 
sebagai fungsi ikutan. 


Dari jawaban Imam Ghazali bisa ditarik kesimpulan : JIKA MUSHOLLA DIBANGUN UNTUK 
SHALAT SECARA RUTIN, PERUNTUKAN UTAMANYA UNTUK SHALAT DAN TIDAK DIPAKAI 
UNTUK HAL LAIN YANG TAK SEJALAN, DIJAGA DARI HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI 
DENGAN FUNGSI MASJID. MAKA....PADA TEMPAT TERSEBUT BERLAKU HUKUM2 MASJID, 
alias bisa dipakai tahiyyat masjid, dilarang orang junub berdiam, dsb. Artinya tempat tersebut 
adalah masjid meski sebutannya musholla.9 


KESIMPULAN : 

Musyawirin PISS berbeda pendapat dalam hal ini. 
Pendapat pertama 
Secara mutlak TIDAK BOLEH mengubah status wagaf musholla diubah menjadi masjid. 
Pendapat kedua 


Ditafshil dahulu definisi musholla dimaksud : 

a. Jika musholla tersebut dalam makna tempat yang bisa digunakan shalat tetapi tidak 
digunakan secara rutin dan dipakai untuk kegiatan selain masjidiyyah, semisal musholla led 
(lapangan)/aula/gedung serbaguna, maka TIDAK BOLEH mengubah status wagafnya 
menjadi masjid. Alasannya sama dengan pendapat pertama. 

b. Jika musholla tersebut dalam makna masjid kecil yang tak dipakai jum'atan sebagaimana 
difahami sebagian besar masyarakat maka BOLEH mengubah status wagafnya menjadi 
masjid karena tidak terdapat perubahan selain sekedar sebutan. 


Link Asal : 

1773. Apakah serambi masjid itu juga dihukumi sama 
dengan masjid ? 

PERTANYAAN : 

Mochammad Maola 

Mbah, apakah serambi masjid itu juga dihukumi sama dengan masjid ? Matur nuwun 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

Hemmmm.. kalau saya ditafsil. 

Ab yuan pelag d OL Ammaadl ya M1 ae LAI AI ok 3 Jaa ab 3 genya MILK laman 1 Alina (LD 1 eri LE), 
Ad AE pentul jl Bab yag Jaatah jl Ran yA oya aya UAS, Api Boby ah LIS Ob Milis n adl deeh jl 
AAN map hl Elia OY lead Pm Up Ny AS Aeon Ungaki BU AA SEBUA oa SS Ag Jab Ad Tam 
Al akar Kya tai pad Alah Sol Of domuakl Ol yalor ya dala La Boleh CL, Aigle oyag BU Flag SAI $ USU Aibetaa, 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3781 ) 


Ja JL ya Koma! 9 pOYLA LBY 3 E ab eldy Bj Ol jam Yg joel Y nadi ja LH HA Ol gaor pagS MS ag 
A8 yo La yaa SES ya JPU ga NI Ig Clay Seal Ala Ai jang GP eta YU Gl AY Wil, , IS ya 
SS SL V9 ab ab oa MMS de ALI Sby, Lele Lebih Ag gulitiy Aomana pb ULXA dong ISL) peomaakl ALE oya Ah 
pg sha DU pal LIL Ja SAI pemai CLI DM g e LI gais emak! Rony (All) (156 3 yes RE) MUI 
AB) pra Ulun ya JB yap Ad Aoana JS Yg Reny AS Aoa IS Ga ya yary yay paman! Ja be padi OKI 
PSA Rony otd R3 AI SUS ya Ale3 DLJI pal S7) Sl La as aa Olasl Sby ISL ,Y A8 ory Jon ya 
Uang gk Ou pukamana Takll Hii 3753 0 Yg W Ken) Y ol plomunag y9AIL Ad yAS No Ola YI Hika AB) , bemsakl 
AA) ad Upin joel CI ya KI ad PI de Ly ey he) liga demand Ren) OI Joy pl ya LSI, 
UB Lryg RSUI pddy IYLJI, Lalai! bel Adi UR La AAU ALAN AW AU Amma AS 3), pel Lead elang 
kon) Y demak! Id AI be Ani Upin Dp dy Lelo png Anil SUS A3 ly yA) O god Fly Jomamdl Bylas Aa TU 
AI Al Jen OP NAS) pake domuaki SU gl Hibyp Lah demak oya Ren JL OS ibu Phnle ANIS Ggan lela ya dy 
S3 peramal JB LS ,Y pl demak oya 
Yg Womumkl Reny ya Unbul j3 Abg padi Gal yel Kemana (SD Alan) (122 Go 1) — gr Saleh Aek Cop jim Hay 
J way U Alina GD Ji ta 

Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Bangunan susulan, kalau di bngunya breng saat membgun masjid,hukumya sama dengan masjid 
dan wagif meniati masjid dan serambi tersebut tidak dikecualikan. 


Muhammad Al Fayyadl 


Kalau saya punya tafsilan begini...1. tergantung dari proses awwalnua di jadikan masjid atau tidak 
masjid atau tidak,kalau di jadikan masjid maka sudah jelas iti masjid baik di bangun bersamaan 
ataupun tidak,kalau tidak di jadikan masjid hokumnya sudah dhohir.kalau tidak di ketahui maka 
yang menjadi setandar adalah gorinah ,sedangkan dalam adat jawa tidak ada prosesi pembuatan 
masjid yang sama dengan adat timur tengah ,jadi dengan gorinah ini seramdi di jawa yang tidak 
diketahui prosesnya hukuknya adalah masjid 


Abdullah Afif 


Kita harus mengetahui dahulu apa itu: x-, RAHBAH / RAHABAH, sebab dalam kamus al 


Munawwir kata tersebut diterjemahkan dengan HALAMAN dan juga SERAMBI. Coba kita fahami 
ta'bir yang dikutip mbah Jenggot: 


demak! DU pla JE Jak SAI iki CJ OI (PI tia Aom! Ae), 
fokus : 
Mamalia UI Ja 


ALLADZII YUJ'ALU GHAALIBAN AMAAMA BAABIL MASJID yang umumnya dijadikan di muka 
pintu masjid. 


dan kita fahami juga tentang «,- (HARIIM) 
all Osso plg NA alas all an L la, ag all gs SYLJI, OLI ce all ala Le (AL SA 
lebih mudah lagi ta'bir fathul Mu'in / hamisy I'anah 2/27 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3782 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ili Gangga Kolusi temulah pang da Jail Kanya ay MPN 


LAA HARIIMUHUU WA HUWA MAUDHI'UN ITTASHALA BIHII WA HUYYTA LIMASHLAHATIHII 
KA INSHIBAABI MAA'IN WA WADH'! NI'AALIN tidak harim masjid. Harim masjid ialah tempat 
yang bertemu dengan masjid dan dipersiapkan untuk kemaslahatan masjid, seperti tumpahnya / 
curahnya air dan meletakkan sandal. 


Ibnu Toha 
ROHBATUL MASJID TERMASUK MASJID Ibarot : 
SEL) LSI dal gai Elly HKI lea Yg Ur yan2 013 Ud fall 3S Amal Rm OOM Otu SS sgp) 
YG dle | x£ Amma Il bilia2 OS La Ren jIb SL Old, Jalil Kalo JB Re Jl ola Ai Ol gk ag dale OI 
JB 2 Pai 3 ab al PI JB Re JI 3 SISELYI Ann (de AAL ai Abg opP3 Old Koro JB Anunya Ren Jl 
demak! ya KY demak! We) 3 SENI ag Pil 
fokus : 
Somad Cya BY oma! Hey 3 SY ag ai Ju 
kelanjutan ibarot.. ADA 4 JENIS ROHBAH, semuanya termasuk masjid kecuali yang no 4 

of (ASI) Relb MY Lead OISYI Getah Amunak Jaelo Rara OSK Ot (alasan) Ily dago Botal & pama 3 Sell JU3 

HSE JI) demak! ya benahi Reny OY desak 3 LIS YP SI Upah SIG Momaakl Reny 3 UI YI Amal TOY 

OS Of ala Moml Il DU guna eliag Anta UI Y) Ato) 3 Cal dari Il OI UT AI) ME aan la 
Ay Saloeki ADS Tila Gala! SSB Upah Ap Alta pb domuaki ee US Oi (Real JI) dalan yag Awan Alasa LRY Uas 

BUNG owl paha Jadian Le SE par pal Aahy yA AB NS Il 4A Gala 3 Aan Gl tr Boley All Ad) 
AE Aly Bike Jia mama! SA Uas yg La d2 olindi LS Amd UU Juasl!l fokUS : amal pl: 0G 0 Gel) 

Oa PNS Jaka yA Gabasll 3 al Gl dota Bolang Jia Ay Ay Hee GMS Il alaadl YEL Lesid ap Alara pP 
Jis mere! SA Vleg La d5 olina3 LS demand LAU Jali BLU 3 Ce lah de Jkt La SSL ma mail Ady 0,b 

SY 
(AL-MAJMU") 
Khodim Piss-ktb II 
Nambah ibaroh Hukum rahabah dihukumi masjid : 

OS yag Woman SU pa USU Ja CIA peak EL CI KN Bana odmaa! Ly (altana) GO 201 ae HE 
H3) IG. Y Ady Aly Olur yg AB ap Ad Aemana JS Ng Reny Ad demaan JS ag CA ya YAA yag demi Jen bali 
Ad yAS Lola Ola YI Sila A8) Moml GUA Lb Rony Coed Re Anil SUS ya Alah UJI alah Dj) el Upah Joy Aap Ol 

Ad Cg demak Reny Ad Teng Olga pp) La OS Nekamuaaa Rail Sik 359 Ap Yg UV Ren) Y oi Naam ll 
HANS Gara lela Moe yA Romy Y demak bek ILII Ge ye Aatip Lia Spg | 9 Ugalan Anil UUS Sego. My) 
AB LS Y pl Womaak y AI Ul Jipor OA 4 Ugal domaakl IDUL gl Sig Lal demak ya Ren Jl OS Gipeny tele 

S3 pel! 


Link Diskusi 2» http://m.facebook.com/groups/196355227053960? 
view-permalink&id-458502544172559 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3783 


4035. APA ITU RUHBAH DAN HARIM ( SERAMBI ) MASJID 


SERTA HUKUMNYA ? 
PERTANYAAN : 


2 Rohig Mahtum 

Yang dimaksud harim masjid lebh jelasnya seperti apa ? Apakah teras dan halaman masjid yang 
diwagafkan untuk masjid termasuk harim atau gimana ? Beda tidak antra &s, dan »,5? Atau 
satu arti 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Ruhbah/serambi masjid adalah bangunan yang disandarkan kepada masjid, atau yang menempel 
dengan masjid tapi di luarnya, menurut yang lainnya, ruhbah adalah bangunan yang dibangun di 
sekitar masjid dan menempel dengan masjid. 


Masalah ruhbah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama', apakah masuk harim masjid 
atau tidaknya. Menurut imam rofi'i dan kebanyakan ulama bahwa ruhbah termasuk harim masjid 
walaupun ruhbah tsb di pisah dengan jalan,dan ini adalah pendapat madzhab.menurut ibnu kaj , 
jika terpisah dengan jalan maka tdk termasuk harim. Wallohu a'lam. (ALF) 

- kitab asbah wan nadhoir (125) : 


sd yo G9 claBAI 59549 4 Kla) Ng Rul A9 ywalall 5954 X9 « damai S3 A39 «How m3 59 
@3 OKicYI9 « Sruwall 
Olgoll sll Ub 99 J londo , gogo)! a15 bulsg. 
Boc9 « mawall Wl lan US lo 9d ! Ukullg Jolill cola JB « Ligall 2s 9 J8 Snwoll dio, bol3 
JB Sissno Lgil Dal ul Jail BAE Rusli 9D9 : Sagill JB . A58 4 dLoiall »d : Wolsall 
sal B9 4 Ulas lo 98: Lubll gol LAI Jg « Iin 095 Kniuall elu HD : pawai 
va J9 MSI 9A9 «NA Goob doa! Kg Lin SSI Ulu 168 Ala 5 Vo dn Jl ac ale UgLISAI 
YG dis Kuas Ul AS 
2 Uzlah 

- Imam Ibnu Hajar dlm ktb Fathul Bari : 

Sial ds) sm dia Jalin 516 Semasl alol 3S elu 


- kitab Gurratul Aain Fatawa Isma'il Zain : 
sama! A3 Sin lg pw sawo) MUI Is) WS ub dls 9d 4 dinlo SI J uls 
2 Kang Rholiez 


SU Ke pl pama! A3 AS Ja LeoS3 93 Igalisl Hu sil 3d s6 deg Ao Jl Au dau lo Isa 
JUS ISga9 (S3 ISbg Somad! yo 193 4 Alb 950 dowah Aloio WS Ul do Jl 5 Jl JaNl Jelll:Jl ssi 
ve cmd das Jl Ul su Jeill dedi Law 9 “al s9 su 4 SS al cA SAI MC y S020 
dalil asu JB U9 cela uc Alg,9 SlisYI Ud50 Isng «uc dluio gl aoio lho srwoll, 

d0 139 (Alotio gl LulS dkoio illao dio sn d5) Ul "WI Jodi ablinll Yao yo alis 
dll sc @lg,9 lg ella. 

| — Giga IA) Uujomng «Isuliog Mil 9d 142! 99 pool dan). 

AS sama Ob plol ugS slu" ilgil s25 ul GLciah lu W9.C a89 elgaal Dll 99 dn Jl lola 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3782 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sal NIS  M50 Jp" Suwol olgau WJ lo": d9. "2olall bull UPS dus Jl": dad g" uc Juosio, 
due | 550 mud sll Sms b @ &sjlu “1 “alay gol cwo 9". 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/937142422975233/ 
www.fb.com/notes/937738936248915 


1835. APAKAH MASJID HARUS DIBANGUN DI TANAH 
WAKAF ? 

PERTANYAAN : 

& Baitul Ang Gis 


Assalamu alaikum. Para kiayi dan ustadz. Mohon dalilnya tentang pembangonan masjid apakah 
harus di bangon di tanah wakof. Atas jawabannya trimakasih 


JAWABAN : 
£ Mbah Jenggot II 
Baitul Ang Gis, baca Fatawi Fighiyah gubro Juz 3 Hal 274 : 
Aga YI SI js 2 274 3 ap Be PI 3 Agil Gel 
sonar ya 33 Aa aga al Lu dun NI SESI aa Sanata BN AYI Pa 23 
donat V3 Iman LIL 2 jr 38 SY, Taken dk Gea SS Ga Kai sg tuo) 
Sa an Je LH in GR AAA sg AJ gak JA Gap (ai ML yah Sia 
33, ai ai aU us 9 MERK PN OT Ss BU aa » dmn 5 Sya ya Alat ya ra ola — HAN J5 
HAB KS mean YES Us pi 
& Ibnu Toha 


Masjid tidak harus dibangun di tanah wagaf, bahkan di tanah sewaan juga bisa. Tambahan ibarot 
dari AL-HAWI FATWA IMAM SUYUTHI : 


Gb 93 Aam Sop Ja dag II) II 3 Kemal GNI deh sil ola de GlalI Jemaah 2m. 

ISP USA hand leh Waka) Asad! PARI IS) ob YI JB Ly CNG demak Raib) Ga Y SI da Sop AI 
JPN IS Hemah Hg Roman BOT la Ata 3 SP SDA Ol SUS peglalat Jalla demi HB Alan uya AYI SS 

SE LA PIN LIL Gang Att Ilyyp AS Ily BMA Y Sg Rona AH leg 2JB Of Il. 3 3 Kab. 

MUGHNI AL-MUHTAJ : 

Ja HE OST el yan (ajian PNG) Letat ad nya jl SAS Bolasana ji (Lah Granny Sep jsla Hy 33) 
Ai SU Ha LA Gd PSI KG IA Lagi IS OY mall p yong Sa gl al Ae re LS oa pl SAN elit 
map yng IP Bole YI Saka ella Alay old d3 J3 JG OT IL mall yong ah B0 eU Ba Aa ll JI alga ASI 
Mis slyd pay WA pb mermally Sya! JB Olgory tele So yall SENJA mas Jab mind Obi Ol OS LS Ws) 

Jas ya sj jl 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/465148033508010/ 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3785 ) 


1884. MENGAMBIL TANAMAN DAN MEMANFAATKAN 
BARANG MASJID 
PERTANYAAN : 
Chabib Musthofa El Audsy 
Assalaamu'alaykum. 
1. Bolehkah makan buah mangga yang tumbuh dipekarangan tanah wakaf masjid ? 
2. Bolehkah menggunakan air masjid untuk keperluan pribadi? (mencuci, mandi, dll). 
Terima kasih atas jawabannya. Jazakumulloh. Wassalam. 
JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot Putih 
Wa'alaikum salam, seingat simbah boleh kalau diperuntukkan buat jama'ah, coba buka fathul muin 
halaman 90 : 
Cet JA Jerat Se eP Ulg Selah Sona da UP AA Anal Gong i 
Sekalian untuk nomor 2 buka halaman 88 : 
Je Rei! Id Hbd Raga UI pelag d ISL eU Lah dora Aas Gal OL Selg GIA ye glaaalall HADI ( J0) 
HI aya S3 Lana jon # USYI pemain ya cl Of Gde Ra ea IP Al (Dory Tale Jaa jl O yiak! jl Carla 
(AS uya PAI PP ob da3 oya ASI pb ya PES ear da Oa Ola Asi Ily ray Jaldel Jay kalomall Jab 
Sd Jis & Ul Iin Jah Rul Jay syg Key Jamka SU | UnY! par de Iya hi LSI 
2 Alif Jum'an Azend 
Bagaimana hukumnya uang jariyah masjid digunakan untuk membuat kamar mandi WC dan pagar 


depan halaman masjid, taman-taman agar kelihatan indah ? Di halaman masjid kadang ditanami 
buah-buahan kemudian hasilnya untuk yang menanam, apakah diperbolehkan ? 


Jawab : Uang yang telah disedekahkan atau dijariyahkan kepada masjid dengan wakaf mutlak 
(tidak ditentukan penggunaannya), adalah menjadi milik masjid. Dan uang milik masjid tersebut 
dapat dipergunakan untuk kemaslahatan masjid, demikian pula hasil dari tanaman yang ditanam 
di tanah masjid. 
Dasar Pengambilan : Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 66: 
s3, en Ii yawand IN AB eh Je As amonali Je Ar PNG CE PAT adi 8 Gas) dasi JB (Dalan) 
ATA aw AJ Ag pa Fla YAN, 
ob any oa 3 » amal Blad Sa Op HUI SSlay 5d ng mei DI ad pan cu NYA PE Sa 
Sa al gb sa ik Cp Da SA Sa Pa da 3 A3 
PA NN AA 
(Mas'alah Kaf) Imam Khotib dalam kitab Al-Mughni berkata: Apa yang diwakafkan kepada masjid 
dengan wakaf yang mutlak, dapat dipergunakan untuk memakmurkan masjid, seperti 
membangun, melabur (melepo) yang sempurna, membuat tangga, membuat tembok yang tinggi 
untuk berteduh, membeli sapu-sapu, sekop-sekop untuk memindahkan tanah, membuat pelindung 
yang dapat melindungi kayu pintu dari hujan, jika tidak mengganggu lalu-lalang, untuk menggaji 
pengurus, dan tidak boleh untuk menggaji mu'adzdzin dan imam, dan untuk membeli tikar dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3786 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


minyak lampu, karena pengurus itu menjaga kemakmuran masjid, berbeda dengan lainnya. Jika 
wakaf itu adalah untuk kemaslahatan masjid, maka hasilnya dapat dipergunakan untuorang-orang 
yang telah disebutkan, bukan untuk menghias masjid dan mengukirnya. Bahkan andaikata ada 
orang yang wakaf untuk menghias dan mengukir masjid, hukumnya tidak sah. Dalam kitab An- 
Nihayah pengarang berlandasan bahwa sesungguhnya dalam wakaf mutlak itu dapat 
dipergunakan juga untuk menggaji tukang adzan, membeli tikar dan minyak untuk lampu. | Bahtsul 
Masaail PP Nurul Hudaa/2001 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/469373913085422/ 

1931. MEMINTA SUMBANGAN MASJID DI PINGGIR JALAN 
PERTANYAAN : 

Ezzy Batik 


Apa hukumnya meminta sumbangan ( untuk pembangunan ) masjid di pinggir jalan raya.. ? tapi 
menurutku sih itu nista.. 


JAWABAN : 

? AghitsNy Robby 

Kalo buat masjid, lebih cocok dengan ta'bir yang ini : Dengan maraknya pembangunan masjid 
sekarang ini, banyak sekali cara-cara yang ditempuh panitia untuk menggali dana demi 
tercapainya pembangunan dalam waktu yang telah ditargetkan. Diantara cara-cara penggalian 
dana tersebut adalah menarik sumbangan ditengah jalan raya (umum). 


Pertanyaan : 
a. Bagaimana hukumnya penarikan sumbangan seperti keterangan diatas ? 


b. Apa status uang persenan yang diterima oleh penarik sumbangan tersebut ?(PP. Zainul Ishlah 
Kanigaran) 

Jawaban : 

a. Boleh dengan syarat : 

1. Tidak ada Dloror. 

2. Tidak Idza' (menyakiti orang yang lewat baik fisik atau perasaan). 

3. Tidak ada fitnah (seperti memandang perempuan yang bukan mahrom-nya) 
4. Tidak ada -w- (mempersempit jalan). 

Referensi : 

1. Dalilul Falihin Juz | Hal . 375 — 376. 

2. Hawasyi Syarwani Juz VI Hal.216 

3. Nihayah Juz IV Hal 392. 


kont Len ya UI LI Ipang 1 IP SN 3 yegleely SU JB AI ya din lg SAE Ara Gl 0 all 
SEP AI Jyaro U Gene ge Lag 2 IJIB dio Gapdell Ulas oabemli VI pl ISP palang dala Ab elo AI Jyany JUS € Leah 
Jab oo MS Si (adl GAP 1 JB). dele ikan SIN ya ily € Sak AYI Oka 25 4 S3YI AS) €padl Ya « 

ca daa Ho dasi oya ya RAN JI JL JET GOL ABG BSN JGg BU S3 ap ly si (3 
IN 03 ala Sal AN) UN ALS II (OI 25) Agiry Rony Utan YI oya ADI JI Way. laga all 

(376 — 375 1 5 oLUI Jo) — (dala Git) ya La aan IlaaaaY 


DYLAN or J5 BI Gde Ganas | ISI Ja UR Alalang Rela gal P0 Sig ed yk) 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3787 ) 


Ge Bl Aly) al. Agil aly S yag pat JAR ya Aiko dalam OLI Lakon ya Ah aj ye al ng 
216 » 
Ol) day JUN Rel ia (AB pa) AYI OSL aka Iy S3 Ceaber NIS) Ab (goa) BELI (UII ian) 
195 32 meli Ie gan)» — ISU OA Gal tele las ad UN de (Gea) 
Catatan : Yang dimaksud Dloror diatas adalah bahaya yang tidak bisa di tolerir oleh halayak 
umum (35c) 
dala pg Vla il) mal Ol SLLAI Oy La La plang (asin SI (BU I ) (BN mg Uh Shan Y BII Gal 
Bal Albi Jgil —l erladd Ateh Uda png Y Uc, je Y dil Ain pa 1 maa dal US) ah —| Uillaa Y og Y UV 
PA alel Je gala padi Had aa Url elsa). Ag dd ARE OI dls Jap Bole ade mall pas OY mag al 
392) 
Jawaban b : 


Statusnya ujroh amal dari akad yang fasid, sebab ujrohnya tidak maklum. Dengan konsekuensi 
upah tersebut harus disesuaikan dengan ujroh mitsil (ongkos sepadan) bila kurang harus 
ditambahi dan bila lebih dikembalikan pada fihak masjid. 


Referensi : 
1. Bughyatul Mustarsyidin Hal 168. 
2. Syargowy Juz II Hal. 85. 
OL Jadi As Layan Aale J yani OLS UL Dita dng) Ala Ud # Ul ya pt ya JS OL Arlan AB Pad 3 S2 SI 
(168. pke) JA 3 Pel Genta akad VI) Goal Putut all map Hd Akang jl BRI Ja edaki 
PE YI Set UV Oa yaa HNS AU HE AYI me 83 ANU Lagaley Sl GP) 
(BD 25 PSU 
Wallaahu A'laamu Bis showaab. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/481819118507568/ 
1974. KETIKA SANDAL TERTUKAR ATAU HILANG DI 
MASJID 
PERTANYAAN: 
Wong Djowo 


SANDAL TERTUKAR ATAU HILANG DI MASJID. Assalamu'alaikum.. Jika sandal kita tertukar 
saat selesai sholat boleh kah kita memakai sandal yang hampir sama dengan milik kita itu..? 
Matur nuwun.. (Nb : entah tertukar entah ada yang sengaja mengambil, tapi di tempat bekas 
tempat sandal yang hilang ada sandal dengan model dan warna yang sama ). Maaf sebelum nya, 
masih seputar masalah di atas, jika seseorang sengaja mengambil sandal yang lebih bagus dari 
miliknya tanpa tahu siapa pemiliknya dan juga miliknya sendiri tidak hilang, Jika hal itu sudah 
sangat lama dan sandalpun sudah entah kemana apakah yang harus di lakukan ? 


JAWABAN: 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3788 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam, 
Ab oya Alai Ra yA8 Ie y Ang BIL la 3 Aly celah Intl uh OS DL y Amd EA mb Hery Hamama ID Alai Id ya gp 
YAN EN ab Ia asn Bil yeh VI) cadas Ae oh dl ls Ol 
Barang siapa yang tertukar sandalnya di masjid dan ia menemukan sandal lain,maka ia tidak 
boleh memakainya walaupun sandal itu milik orang yang mengambilnya.... 


Jika ia tahu dan yakin sandal tersebut,adalah sandal dari orang yang mengambil sandalnya,maka 
ia boleh mengambil dan menjualnya,dan jika tidak mengetahuinya maka sandal tersebut dihukumi 
brg temuan.. 
Ol le UG Ugis SMU pl GAS Il Ab pita Lap ja Aa VI Uelantul dl JL DG Laderla Lagu Alai Jala Ol Abi ya 36 
YYN opa adl Tato Alb eta LAI Uang AI jo Alai Joel Koni Ugal 
Termasuk barang temuan adalah tertukar sandalnya dengan sandal orang lain,maka mengambil 
dan memakainya tidak dihalalkan,kecuali setelah diumumkan sesuai dengan persyaratan,atau 
sudah yakin bahwa si pemiliknya memang telah meninggalkannya.jika diketahui pemiliknya 
memang sengaja meninggalkan sandalnya,maka ia boleh menjual sandal tersebut sesuai dengan 
persyaratan. 
2 Penuntut Ilmu Aswaja 
Waalaikum salam. tidak boleh. Kcwli jika tau sendalnya ini sbagai ganti dari sendal orang yang 


ngambil. Klu cuma nebak2, maka tidak boleh. yang lebih malu, jika kita pake, ternyata ada yang 
ngakuin. Ha.. Apes dah.. Ref nya klu nda salah ada di bughyah. 


Nah, ini dia bughyah yang saya maksud, saya baru selesai nulis, lama ga buka, e..uda ada yang 
duluan..he..tp tidak mengapa saya copas juga sebagai pertangung jwbn saya di atas. 


Ie Ob lgis MUI PAI KAS al Ab ya Upin Ag YI Wllantal ad JA SG eladoela Lagu ali Jaa Of abi ya : a06 
hay) Upah Co Aladel 3 AAU Joel 3 gor (de Lgi, cab yia Tib Uya Al joe Was Joel Anni Upmlo Ol 
V1 oya pall) 

2 Sahlan Albanjari 


Kaya pengalaman?..gigi.. yang ngambil wajib Dhomin alias tanggung jawab meski udah hilang, 
kan nyuri namanya?.. Cari tau dulu siapa yang punya, kmudian jika ga ktmu, hargain aja kira2 brp, 
kemudian infagkan nilai uangnya. Namun tetap dhomin, jika ktmu orang nya, ganti dan minta 
Ridho. Jika sudah melakukan hal di atas, maka perbanyak do'a sbb : Allohumma inna li zunuuban 
fiimaa bayni wa baynaka, wa zunuuban fiimaa bainiy wa bayna khalgika, famaa kaana bainiy wa 
baynaka faghfirhu, wamaa kaana baini wa baina khaolgika fatammalhu 'anniy... 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/398614720161342/ 


2144. HUKUM NON MUSLIM MASUK MASJID 
PERTANYAAN : 
Lukman Ardiansyah 


Assalamu'alaikum, pertanyaan titipan dari abang saya : Ada seorang Pejabat(Gus Dur) yang hadir 
ke daerah Pasuruan, kala itu beliau sholat Jum'at di masjid Jami'..... usai sholat Jum'at,beliau 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3789 


ceramah dan banyak wartawan yang meliput Berita... banyak juga PERS asing Wanita yang 
masuk ke dalam masjid.. Soal : Apa hukumnya NON MUSLIM masuk ke masjid..?? adakah 
larangan secara syar'i..?? syukran jiddan ya Ikhwan. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Asalkan bukan MASJIDIL HARAM dan seizin orang muslim, kalangan 
Syafi'iyyah membolehkannya... 
Le Jas 3 ehi ye Hi Pet A3 Uging (Jae Boys VI plan OST Ofy dmaaki BEI Jyee3 pit: (2) STW JB 
dsmaaa JS dyped BS Kim gal jer) Albi de Jadi GUSI. 
IV) RPG Loe OS Py tA Kaa Olly CAK png GUA Mamak pP Home Jp IKU KBS 0 3,3 
Ore! OS. 
Kalangan Malikiyyah melarang masuknya non muslim dalam masjid meski seizin orang 
muslim kecuali ada darurat pekerjaan diantaranya murahnya ongkos kerjanya dibanding 
orang muslim dan lebih profesional dalam bekerja. Abu Hanifah menyatakan kebolehan 
non muslim masuk masjid. Kalangan Syafi'iyyah juga membolehkannya kecuali memasuki 
masjidil haram dan haram makkah, boleh baginya menginap didalamnya meskipun dalam 
keadaan junub menurut pendapat paling shahih dikalangan ini asalkan seizin orang 
muslim. | Al-Figh al-Islaam 1/482 |. 
Jon BUSI dp: 
Bi IA ya gd yi HaLg IULA KAB Kama Aomahh BSI Sgp jl or Dela Jake 
ALI Radladl Ate maruall Ie OSYG Asia Jera 5 yr OT Yo Ayo 04 Yg «AL Amd Opi « 
dua yhor Sijay aa Sya gada 6 (SP dah SU yakor gl» Ata pe Ata Y SY CV fl Lor OS elu 
d3| adjua . 
Iss € Somuall e) Lisehs S3 9 Jp ag tele AN ae al Sy « 3) LAH NAN HI Caller ojl yr dna S3 
SylaaS « 8 wal Y) Walls ALS Jis Tol), yh) LSI “S3,(l) SB Aa ya PI Ie Um : J8 « Uus 


BAIM Ula yi — 88 3) OLI SA el nga MS HL ya PI IS ad Lala 
) Lae ya (BIL 5 — 80 00) Jml d oalo ed olyyg 4 Uilaa Geli Ul op Olai2 Wako oa Koin Jail, 
poT oah gemas UE Gamma Y G2 OP Sih Maa ame 

(2) Se b -383/1,6 23/1 JASYI al pe3 248 /5 6 115 /1 ate ppl3 16674 lx 
8 sal, 6 219 6 218 71 Eleoali Ailh, 6 297 6 296 / 1 HWS R0573 1747 2 2 pam, ck SU | 
532 


NON MUSLIM MASUK MASJID 


Para Ulama figh berbeda pendapat tentang hukum kebolehan masuknya non muslim dalam 
masjid. Kalangan Syafi'iyyah, Hanabilah dan Muhammad Bin Hasan dari madzhab 
Hanafiyyah menyatakan masuknya non muslim dimasjidil haram hukumnya haram dan 
tidak memakruhkan memasuki masjid lainnya dengan catatan mendapat izin resmi dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3790 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang muslim menurut kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah, baik mereka sedang junub atau 
tidak karena mereka tidak meyakini akan kemulyaan masjid. 


Bila seorang hakim berada dalam masjid untuk memberi keputusan sebuah hukum maka 
bagi kafir dzimmi boleh memasukinya demi mencari keadilan hukum dan duduk didalamnya 
atas sesuai izin hakim. 


Kalangan Hanafiyyah bahkan menyatakan kebolehan mereka memasuki semua masjid 
secra mutlak termasuk masjidil haram dan masjid-masjid lainnya berdasarkan riwayat 
hadits bahwa Rasulullah SAW menyinggahkan para tetamu dari tanah Tsagif dalam masjid 
padahal mereka berstatus non muslim seraya bersabda “Tidaklah bumi sebab mereka 
sedikitpun menjadi najis”. 


Sementara kalangan Malikiyyah dan juga merupakan sebagian pendapat dikalangan 
Hanabilah tidak menyukai yang demikian keculai dalam kondisi darurat seperti 
pembangunan yang tidak dapat dikerjakan oleh orang muslim atau mereka lebih 
profesional dalam pekerjaannya. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 20/244 |. 


2 Abdullah Afif 

om Jail! Kadal 03 « Ula pil GM STW 03 € Uillan jade Raid jab 3 Kalika damai SAN Jo Gg 
BU oney al domuakl 

WA FII DUKHUULIL MUSYRIKI AL MASJIDA MADZAAHIBU, FA 'ANIL HANAFIYYAH AL 

JAWAAZ MUTHLAGAN, WA 'ANIL MAALIKIYYAH WAL MUZANNI AL MANU 


MUTHLAGAN, WA 'ANISYSYAAFIIYYAH ATTAFSHIIL BAINAL MASJIDIL HARAAM 
WAGHAIRIHII. 


Dan di dalam masuknya orang msuyrik kedalam masjid ada beberapa madzhab, 
Hanafiyyah memperbolehkan mutlak, Malikiyyah dan al Muzanni melarang mutlak, 
Syafi'iiyah tafshil antara masjidil haram dengan yang lainnya, karena ada ayat Al-@ur'an. 
Wallaahu A'lam. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/472587269430753/ 


2163. STATUS UANG KOTAK AMAL MASJID 
PERTANYAAN : 
Macul Langit 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh, nuwun sewu bade derek tanglet. Uang masjid 
bolehkah digunakan untuk pesan panggung, kursi, dll untuk acara pengajian di masjid ? soalnya 
ada yang mangatakan tidak diperbolehkan. mohon penjelasannya.. 


JAWABAN : 

? Rampak Naung 

Boleh. Kalau untuk kemaslahatan dan kema'muran masjid. 
2 Khodim Piss-ktb II 


Status uang kotak amal seperti di atas bukan benda wagof , tetapi harta milik masjid yang harus 
ditasyarufkan sesuai kemashlahatan Masjid. Referensi : 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3791 ) 


SE Jo R5 243 1 an BP Cabe Je ga pend Hati 
ALA aa JUS SAI 33 IN Laba dya ima sei du" da Nadi, — Jet (HI Je an 
ksinonl! Anjoh! R15 366 : mo 3 Pl, jl img 
BIS At La pe dam jp Dj Jaa pai Lg ga Wa ab oa dl ya Alia (PI Um jas dp) 
lah Je dd — 2 png 
2 Mbah Jenggot II 
Macul Langit » kalau rapat Rt di masjid diperbolehkan pengurus masjid terus pake uang masjid 
bagaimana ? Tidak boleh kecuali jika ada hubunganya dengan kemakmuran masjid. 
TV eta din IL mel Je SIS ad PASI or Tora lor Al Ay Aman mao Ilantul 338 Ja) 
PI Ie Ja Lena Yg PT Aman Bilas 3 Uduk Leah CL 3 GI YYI IG So JP di (Ole) 
SIA Saki Of laka da2 Yah om ang UTS EP onar BI Lisa Tekan yang OT ji jg amal SUS Olla Ulat 
Ve rb OT lgu Kila AAA pb BAN Yy Aomaakl pe2o Ilanial 738 Yg eat dad 9 pas. Aaja | SMS anas Ob 
AN IU Ui ia oya de ISI Sa! JA AT) Un SU) At IS Ae LI SIN mai ya AYI 3 Ulama) 
288 13 ay — 53 Kei! CJ). alel Ily dilouna Aly 6 AT Aman Ojo UAP PA IJU, 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/4937905739770891 
2302. MERENOVASI MASJID TANPA SEIDZIN NAZHIR 
PERTANYAAN : 
Muhajir Madad Salim 


Assalamualaikum , Salam Ta'dhim. Setelah melalui perdebatan panjang dan melalui Bakhsul 
Masail ahirnya Nadhir Masjid menyatakan TIDAK MENYETUJUI pembongkaran total masjid untuk 
dibangun yang baru . Karena bangunan yang lama berikut tembok dan atap cor nya masih kuat 
meski modelnya ketinggalan zaman. Panitia pembangunan di dukung masyarakat tetap memaksa 
Renovasi total dan masjid akhirnya DI RUBUHKAN tanpa seijin Nadhir. Selanjutnya dibangunlah 
masjid yang baru dengan model terbaru dan indah diatas reruntuhan masjid yang lama. 
Pertanyaan : 

1. Bangunan yang baru ini yang tanpa seijin Nadhir apakah mempunyai sifat ke-MASJIDIYYAHAN 
atau tidak ? 

2. Karena pembangunan tidak seijin Nadhir apakah wajib merubuhkan bangunan yang baru ini 
kemudian di ganti dengan bangunan yang seijin dengan Nadhir ? Terimakasih, Wassalamu 
alaikum. 


JAWABAN : 
» Laskar Saridin 


Boleh memperluas masjid dan merubah bangunannya,seperti mempertinggi bangunan karena ada 
hajat dengan syarat dapat izin dari nadzir,kemudian hakim yang ahli,jika tidak ditemukan 
nadzirnya,sedangkn orang yang mmbangun adalah orang adil dan juga melihat ada 
kemaslahatan,dan punya prasangka andai si wagif masih hidup itu setuju maka boleh untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3792 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


merehab/merenovasi/mmperluas masjid tersebut. Lihat Bughyah al-Mustarsyidiin, hal. 65 : 


sena Down law giiany aA ding Jin ISA ayla 1gp May agya UEA «Ap UstSp NYAJ cik Ia agaa lu Wayan Il cal 
SEN pg Jb ya Al ISI HN IN A29 G3 il aUiSa V3 4 JA Ga on GE SJ dil GIA le Laliy Cyag Halkaa ol ye 


2 Nabilah Az-Zahrah 


Dalam madzhab syafi'i tidak boleh merubah wagof, kecuali : 
- ada unsur maslahat 

- tidak sampai merubah nama 

- tidak menghilangkan sedikitpun barang wagof 


Tapi ada sedikit dari kalangan syafi'i seperti imam 'Ujail dan Abu Syukail yang memperbolehkan 
merubah wagof jika ada unsur maslahattanpa goyyid yaitu merubah nama dan menghilangkan 
barang wagof. Sedang dalam madzhab Hanbali boleh merobhkan masjid lalu di bangun jika ada 
unsur maslahat. 


aa SA SAN VE pa (AN Raka Ja SIP SF DB Veia BO P3 IBI gb Uya tega Spg Vin 

5 Nge Aa ii ag UE DG OS, san Salah BA pa Be ba 33 

108 23 imas 4 poli! Astl ga Ulin 5 en donat San Y Is wu as S Sa 

Ol seb sja Ay teman ab pa Jeilon Ad dama GL Jliy ale Vai Aa aj SL) Amumak! paka OT 33P J5) 

HE 3 Abg NS dlorah Vi Ie 3 Jak, cak, 

374 Dg pki Hlas 

d, iwan pa P bat d oma & Tp (ui JE3 (Lai) dah os Gorkas) TT Gang Diana 5 af Aa 

Lai din Na pa 3 Jani, Ta Ou 9G. 

SI da Hee 

(ing JUS Rab JI Soal po ye Asal Jay pn YI A3 Ca Tenan HS pai IA OA SL Mag 3 pelet A3 

Al Aa Ud AA ab tiny Jail pe Lagis pawang Jai Ja suada eaka dg JAN Gel A3 JS pal aLaYIy Jane OLLYI 

HN ada 14-13 op dora! apa JII adl arak 

KASI PIA Aomwak paka LAS Ul puki Ol y AS (AAA Ul gp jer 075 pal 9 Itap OS Ipad BLN Anal Anuna Gaal OI) 

Y Ale IS niat Iban tile pb oya aa Yg Halo oa Bol dala j1 Jd, merma! jl yag, UV! ya LS maya AS 

244 PD Ia elin y Ide ob ALAN) Jagat 

Diperbolehlan memperluas dan merenovasi bangunan masjid karena ada hajat dengan syarat 

dapat idzin dari nadzir atau hakim jika tidak ada nadzir,kemudian jika keduanya tidak ada maka 
boleh dengan syarat yang penting ada maslahat. 

Milla pay Semua! Gama jay Ulasi Raj de peang Gas CA Alir ay 4 emil PU demak Unalai KAS #kan) 

dab Kolaaa OT yg Alus 13 pam gl OS Hanya d Ob (JANI SNP CAB Rpr ya PUJI OS) bi eaa Torlonl Anh) pai 

AI by ja Ob eh btn d II SENI ng OS II TES NY be 8 ed Tb IOS Pat ol de Hau 

Aja Aja Haj Ai AAN Bold OY gag ajal al Hor Au Lae manga Hall 3 Of Lah Ata damai je GL 

Thomama BS AM doll aa Yg EMS JI DYap Iga js ea, CApalaan oT) La Janda Ol OI jl Jaor OP NAS cab js 

CI Ant Lead Je Kaki DA ai Cadas! ey OLI Ge Oo BJLSIS tanin PU La gl Lai Sail Y) 

AD op pa pam Aa SAI EL LA yag Amd SUS (3 INI Karya Leidt Of alas 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3793 ) 


2 Ifag Abdillahnatagama 

Nyumbang bahan mudzakarah : belum bisa nyimpulkan. 
Ld Jain Jadi GP adl» yong gua derllah! Jlyaly BEI yah 3 Bd III II PU yag alel BLN ad (3 Ula) 
demam! ASUS JB OS Bolandi 3 land Ah gl PUS Ang Corn pain Hilny Ram gl ali gong Bolon Ai plg pall Ana 
Op Ad5b Sa de Bb ye PUJI OSL DG dd aldi ad OP Insta VII DVI shg elly pede 2 )laddl BI Iyag 
SU Osbd Oly pe Ah Bp Iition Anunnaki la pl dada Andal Ball co» bol al aa 3 eba jl BUM dada 3 OSI 
ain al Soal pr Ol Ida Boland PUII Ae3 PUN Leak DIY ig el eU ad yo dalah JBL Ore ee BW 
Llla paka Sitign Baal! jl por pas oli SL d Oly naj JSI Ranela SA Ob VI Wal BUAS S3 pak OSYI 
Ja OS SUS PUJI OSL ak ad LO yag RSU lain, La il A33 Gekadl Obb VI Bakdll y23 34 YSI W domuadl 
SA SI aa AN. area SA) Ja Sy cal LL Gde Bb ya SI MUI Sy dadi AL le eno jl PU Ya 
SEL Ia 275 :p WI 


2 Ghufron Bkl 


Mungkin ini bisa dibuat pertimbangan : membongkar masjid yang masih layak pake tanpa seidzin 
dari nazhir atau hakim hukumy tidak boleh : 


M1 YP oo ji Aa. JAN SU ABI Apr ya PUJI OS Ia pda Roro dad) you Mila seb) demak Tang j3 
YINAN GUI Hile) Lhmmuakl Jadi Sei Jahid dilahi de Sari ISI YI Aomaadl ja Y 
Sedangkan dalam madzhab Malikiy dan menurut Imam Ibnu Abidin dari madzhab Hanafiy hukumy 


boleh dengan syarat yang membangun adalah penduduk setempat dan dari harta mereka sendiri/ 
bukan dari harta milik masjid kecuali ada perintah dari hakim. : 


25 AP ab VI Aom Ie ya Y (Ega SSI JaolidIl Ugly smadil Ig ping dilla NydAR palga UT la Ulat Lely 
KIP jus 
NITA HI LES ale ai Aodlaah jl SAK Amuk! paka OT 33 J3 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/56975443304 73691 


2316. MEMBANGUN FASILITAS MASJID DI ATAS SUNGAI 
Oleh : Katibpcnu 


HASIL MUSYKERWIL (MUSYAWARAH KERJA) PW. NU JAWA TENGAH TAHUN 2013 
KOMISI BAHTSUL MASA'IL WA@IIYYAH : BANGUN FASILITAS MASJID DI ATAS SUNGAI 


Deskripsi masalah : Ada sebuah sungai yang menjadi sarana transportasi air sekaligus sebagai 
sumber pengairan tambak udang. Disisi sungai tersebut terdapat sebuah masjid. Pengurus masjid 
membangun dak beton diatas sungai yang kebetulan berada di depan masjid untuk perluasan 
halaman karena lahan tidak mencukupi. Sebagian besar warga tidak menyetujui pembangunan 
dak beton itu karena mengganggu transportasi perahu dan aliran air ke tambak warga. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3794 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pertanyaan : 

a. Bolehkan membangun dak beton diatas sungai untuk perluasan halaman masjid sebagaimana 
deskripsi diatas ? 

b. Jika tidak boleh bagaimana solusinya mengingat itu sudah terlanjur dilakukan ? 

c. Bagaimana hukum melakukan ibadah (sholat, mengaji, dll) di atas dak beton tersebut ? 


Jawaban : 

a. Tidak boleh. Keterangan, dari kitab : 

1. Hasyiyah Al-@alyubi “alaa Syarhil Mahalli juz IX halaman 422-433 (3/89 , cet. Tahun 1340, 
Musinata Al- sena Al- aan Mn 


22. 0 2 00290. 9. gen 0 2 2. 1... M0 0gdoL OA. . 0g9 -— 


Ba ni AA da 
Ig Lan SI D dan YA Sail ca gta SAN NN 5 Ta ny Ae La 
aj jamay Pad AA ja MA pa Ld 0 al ag Oa Gi al ta GI pai gta 


anan5.. 00 Bun LL On Ie 0. ... 9 0 A0 BA... R0. 329 0 LOL 2 Is 9 9 0. 90.0- 220 


AI ba UT CA ld Yg CU) Gaal US 5 Gp Up ana Ika (dual 2 
BEA Abu La 3 Sa KI 


2. Hasyiyah Al-Bujairimi “Alaa Syarhil Manhaj juz X halaman 264-265, maktabah syamilah (3/189- 
190, cet. Tahun 1345, Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Mesir): 
An aa en Ae aan 


PN 4 
2. A0 0 4 0. 


II Ca Jb SIS en Ra Ras ga ae JA LS dh aU pala Ma II ad al ana 


Pd 


App LA Kam BI AS LS Kd Kia saga Up Gn lb AN 5 M3 elalal « 


b. Wajib dibongkar. Keterangan, dari kitab : 
1. Hasyiyah Al-@alyubi “alaa Syarhil Mahalli juz IX halaman 422-433 (3/89 , cet. Tahun 1340, 
Musthafa Al-Baaby Al- -Halaby Mesir): 


5 DU pa alas | fa Lie ap Hg mn ik dg Ul) Mp ea 
ca ep 5) ca CP M9 ai Haa 3 ye Hi . 


2-0 


Hand Hi Ie Sala Y 


2. Hasyiyah Al-Jamal “alaa Syarhil Manhaj juz 14 halaman 433 s/d 436, maktabah syamilah, 
(3/563-564, cet. Daar Ihya at Turats al “Arabi, Beirut): 


Naa ban Oa Dan On SEA SA NA 


Ra Ras ga ye JB LS Ah Gg La pg Tama 


3.Tanwirul Guluub halaman 301, cet. Bungkul Indah Surabaya: 


HN Ip TA AS Oa aa SA 


—. Oman yg MA ng aa BA Ha) Haa Up 
c. Boleh. Namun tidak sah untuk I'tikaf dan shalat tahiyyatul masjid. Keterangan, dari kitab : 
1. Hasyiyah Al-Bujairimi "Alaa Syarhil Manhaj juz X halaman 264-265, maktabah syamilah (3/189- 
190, cet. Tahun 1345, Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Mesir): 
LS dodi ata DS) 3 Kah lea Blanja Lian dl 4 Bana 3 ai A saia dapa hi Ar 


PN Ad 8 230 A 3G. 30 0 


Aa SN ga Ta 0 ya gp yi Alun Gila AG Da lan Ge Nan “ SP ha ja 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3795 ) 


2 . 10.0 - ca. 9 9 0 0. 20- 0. 0. 8 R0 S0. - 0 0 No1g- 3g - £. (aj 
Ha oa GP liat mua ap sed Oay Ol palang 4 Aly ya A3 Opal ll 4 UAS 02 pe, 

.. ajaa 0 0 ah 9. Be pan Ga “0 4 5 5 2.90 309 9 Olah Kana Kana 3g - 2 o.. AN 
pad Anal Ah mur Laily 4 nada LS isl Olled Laga Ab AI Hrdomunad! pLiIU Jnmunadi Ape Ug «Ah SSI 
eta $ Tedomali belas. 


2. Hasyiyah Al-Jamal 'alaa Syarhil Manhaj juz 14 halaman 433 s/d 436, maktabah syamilah, 
(3/563- -564, cet. Daar Ihya at Turats al Arabi, Beirut): 
AN ap dil Gl apl M6 S0 sal a 3 # Van Spa ai Hak AAN Je) agan hm d3 
TP BEMIA geng HA DE BA an BAL an aa gi ja Hat Gp 
LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/570951029594376/ 


2358. HUKUM RUANGAN / MADRASAH YANG SEATAP 


DENGAN MASJID 

PERTANYAAN : 

Agus Ainulyagin AL-Gifary 

Salam . Di tempat kami ada sebuah masjid (jami ), madrasah dan ruangan (yang dijadikan rumah 
oleh pengurusnya) sedang ketiga tempat tersebut, satu lantai dan satu genteng ke tiganya.... 
cuman dihalangi tembok dan pembatas saja... 

- bagaimana hukum madrasah dan ruangan tersebut ? 

- bagaimana hukum si pengurus tersebut,mengingat di ruangan tersebut si pengurus melakukan 
hal2 yang layak nya rumah ,entah makan,minum dan hubungan suami istri ? 

- bagaimana solusi terbaik nya 


JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, si pengurus boleh diam di tempat tersebut walaupun dalam keadaan junub 
karena tempat tersebut bukan dinamakan masjid. : 


diloyaby— US patitiy Cal yong Talia Alim CL Jang Andy SL IIS diler Ed ala Jai AS SU IS) aan j3 
&IYVO Gil Il Allan “Aaomaah! pal Jl nil Ul aglor 012) Kid j,£ 
LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-585659288123550 


2362. HUKUM MENGUCAPKAN SALAM SAAT MASUK 


MASJID 

PERTANYAAN : 

MaenPesbuk'Dapat-Menyebabkan Mallas'Kerja-Selingkuh LupaMandi'Telat-Makan 
Gangguan'HatiDan-Perasaan 

Saya mau tanya !! bagaimana Hukum membaca assalamual'aikum pada waktu mau masuk masjid 
| 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3796 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Membaca salam ketika masuk masjid hukumnya sunah walawpun sepi dari dari manusia, karena 
masjid tidak pernah sepi dari jin dan malaykat : 


SEP) ES aa BESL Le AI las II yg Jordi 
YO 1 WII sang AW yel ja 


Bila masjidnya tidak ada orang maka salamnya dengan ucapan "ASSALAMU 'ALAYNA WA 'ALA 
"IBAADILLAHIS SHALIHIN" : 


PE SY ye oya demand Ie jg paku! 


HINAA CU Tile) Lord Lali Al alas (leg Lae (luadl Jgia OT Ul NE Jasa gih uang 


2 Brojol Gemblung 

Apabila di dalam masjid ada orang maka sudah barang tentu kita disunnahkan memberikan salam 
kepadanya dengan lafazd Assalamu'alaikum. Namun apabila masjid dalam keadaan kosong maka 
yang dianjurkan adalah sighat lafazd Assalamu 'Alayna wa “Ala 'Ibadillahis-Shalihin. 


LV ka V Saga oa — edi Ran: 

IA sad j1 BAU Wei og: saint Lay SAJ Ny ina Toy gaada eh Lae glagy KAU sawah Dg al Jaya dat Lana lai ad Un dal seh, 

aa WA Urallayy, Ik satin Key guna IA Sal Bad SR ge gaae ge An la, JM lela, 

Dua Belas : al-Mutawally berkata: Bagi orang yang mau masuk rumahnya sendiri dianjurkan untuk 

memberi salam atas keluarganya, dan bagi orang yang mau masuk masjid atau rumah yang di 

dalamnya tidak terdapat seseorang (dianjurkan) untuk mengucapkan: Assalamu 'Alayna wa 'Ala 

'Ibadillahis-Shalihin. Saya (Imam Nawawi) berkata: Sebelum memasukinya dianjurkan untuk 
membaca basmalah, berdo'a, kemudian memberi salam. Wallahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/584293911593421 


2476. HUKUM ANAK KECIL MASUK MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Wisnu Sudibjo 

Assalamu'alaikum. Saya ada pertanyaan seputar mengajak anak kecil ke masjid. 

1. Apa hukumnya ? 

2. Kalau boleh bawa anak kecil ke masjid, bagaiamanakah caranya supaya tidak mengganggu 
orang yang sdg sholat karena anak2 kecil itu sukanya pada lari2 kesana kemari. Jazakallahu 
khairan katsiran. 


JAWABAN : 


2? Hadiro Maut 

Pada prinsipnya, jadikan masjid sag tempat ibadah dan syi'ar. biasakan anak2 sjak dini tuk 
mengenal masjid. adapun menjaga kebersihan masjid dan menciptakan kondisi khusyu' dalam 
ibadah tmasuk di masjid adal hal yang harus. jadi bikin saja skala prioritas. 

Aftaa algoffalu bi man'i ta'liimish shibyaani fil masjidi liannalgholiba idlrooruhum bihi. | uhfatul 
muhtaj 6/222 |. 

walgoulu bi karoohati dukhuulish shibyaani almasjida laisa alaa ithlaagihi bal mukhtashshun biman 
laa yumayyizu laa thoo'ata fiihaa walaa haajata ilaiha. | asnal matholib 1/186 J. 


» Hasanul zain 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3797 ) 


Ini teks arab asnal matholib 1/186: 


WIN PAY SAE ja BEI ds ad Semaakl Ola Jera SU Jala. 
YAI GP alan Jl 


Kalau melihat Ta'bir ini Hukumnya Makruh anak kecil yang belum Tamyiz masuk masjid. Pahami 
@oul Imam Syafi'i diatas Ini : 


Kkilanyd SU 97 aan 9) JAS Uas Ulas Y man) 9 Ilamliny Mamasa Ny Lay Hota 9 Wala way) ary 
i Aye 9 Siti jide 3 Lal Untag Ulaay ) dam) Iaalla 

En lg Ia HA PALI 3 IY 2 JP 

M/V daa VI Ganda le ali 


2 Soesilo Bambang Yudhoyono 
Urun ibaroh dari mughnil muhtaj : 


Untung 2D Wlelany doel! 22 Gaal pafay Ol II elall JG 


Imam Syafi'i dan ashab berkata: anak kecil supaya diperintah datang ke masjid dan jama'ah sholat 
agar terbiasa. 
Dari Musnad ahmad : 


Ie ge 2. 0 2 3 0c 3 0. LS. 0... 0... 0... oc- LG a- a Ie... S- 3 B3. . 90.3 0 
dal Gan BP argb e emrly Krama Hy Hamas Taha SU elang dale AI lan AI Ipang aa yel LS Jb Saya Gal UP 
dad de Camat Ma AAS II Tale Me II oU de Ugntang Ud) Kiat adl 2 oa Candai 


Dari kanzul 'ummal : 


AE akar made 3 eng Ay SL yag y (SU ya Ray (S2 yan Kalah (SB ya Jay Sini) Silenp AS Jorluaa yen 
AWAN Wi 


2 Sedot Wc 
Kalau bahas masalah anak kecil, bahkan boleh jadi imam solat, saya ambil illat dari kitab MIZAN 
KUBRO JUZ 11305: 


2 Alif Jum'an Azend 

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat. 
Tiba-tiba Al-Hasan dan Al-Husain datang dan menaiki punggung beliau bersama-sama. Ketika 
hendak mengangkat kepala dari sujud, beliau mengangkat kedua cucunya itu perlahan-lahan dan 
saat beliau kembali sujud, keduanya kembali menaiki punggung Utusan Tuhan itu. Selesai shalat, 
Rasulullah SAWW meletakkan salah satunya di pangkuan kanan dan yang lain di pangkuan 
kirinya. Rasulullah SAWW pernah berdiri di atas mimbar dan menyampaikan ceramahnya. Tiba- 
tiba Al-Hasan dan Al-Husain datang dan mendekati beliau. Rasulullah SAWW segera turun dari 
mimbar dan mengangkat mereka berdua. (Bihar Al-Anwar 43:261). 

Menunjukkan Nabi tidak melarang anak kecil masuk masjid, karena beliau shalat dan ceramah di 
atas mimbar, tentunya itu dilakukan di dalam masjid... 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4999796933581771 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3798 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2654. HUKUM MAKAN DI MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Hafidz Kazama 
Assalamu'alaikum, bagaimana hukumnya makan-makan di masjid??? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

WA ALAIKUM SALAM, makan di masjid diperbolehkan bila tidak mengganggu orang lain dan 
makanannya tidak mempunyai bau yang tidak disukai seperti bawang putih, kalau mengganggu 
pada orang atau makanan berbau yang tidak enak maka hukumnya makruh. : 


AVA1 1 pyar 2 
La Sad BL bl ed ISIL YNA AAL SD Ah pal ba Jeruk! G Ia Gl MAS Uut 
OS V9 (BS AS al, IU SA, Ml, 


2 Mbah Godek 
Makan di masjid hukumnya boleh 
Amma! 3 JII DL (LO9T P1 2g) — tel sal im 
Mp) gp Olla Gods » SEA op yaS BAP 1 LAN og AA aa don YG og Alang Lema Ayi Dying aa 
AN Amal Bea del AI Caao AI Syany A42 Je UUS Jis Ska jar or LI or Aa ar al and 


aa 
Makan di masjid boleh tapi mengurangi muru'ah / kewibawaan 


Al an) Sisall JB (SOL PI Op)» IN 3 £ yamll 

NB Amanah BISU Of AK SY Ae Jia TP OB SE only ASI Hawa Yg SU ad II Coat Ot jab 
daja Hb Se AN Gay Jemaah 3 ISI OY Ja 8 Gpp, dio 

Mushonnif Rohimahullohu berkata : Bagi yang i'tikaf boleh pulang kerumahnya untuk makan dan 
'tikafnya tidak dianggap batal. Abul abbas berkata tidak boleh pulang rumah, jika keluar dari 
masjid maka batal i'tikafnya karena ia masih mungkin bisa makan di dalam masjid maka tiada 


hajat baginya, dan hukum yang ditetapkan yaitu yang awal (boleh pulang untuk makan dan 
I'tikafnya tidak batal), karena makan di masjid itu bisa mengurangi muru'ah / kewibawaan 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/620725261283619/ 


2809. HUKUM UANG KAS AMAL MASJID UNTUK 


MEMBAYAR IMAM DAN MUADZIN 
PERTANYAAN : 


2 Abbas Maulana 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3799 ) 


Assalaamu'alaikum.. para ahli figh ku mau tanya : 

1. bagaimana hukum seorang imam masjd mendapatkan uang dari kotak amal masjd ? 

2. kata kiyai sepuh zakat tidak boleh diberikan kepada atas nama kiyai / ustd karena d berikan 
kepada kiyai / ustd pendapat yang lemah. mohon penjelasannya... makasi ya 


JAWABAN : 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 

Wa'alaikumusalaam, kalau uang kas amal adalah untuk kemaslahatan masjid, maka boleh 
digunakan untuk gaji mua'dzin dan imam, juga pengarang kitab annihaya menguatkan wagof 
mutlag boleh digunakan untuk mua'dzin dan imam masjid. 


GRAN Ban SE dna DAN Sah one 


vas! GUE Hg 3 onslay OS pall 2s Ai Ale 3 kesel, 


Untuk jawaban soal no. 2 : 

Memberikan zakat pada kiai boleh bila mengatas namakn fagir miskin, juga ada pendapat 
mengatasnamakan sabilillah, dan pendapat ini boleh diikuti. 

Selengkapnya baca : 
www.piss-ktb.com/2012/02/436-zakat-memberikan-zakat-kepada-guru.html?m-1 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/626011444088334/ 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/12/2163-status-uang-kotak-amal.html?m-1 
www.piss-ktb.com/2012/06/1566-bolehkah-menggunakan-uang-masjid.html?m-1 


2883. MENGAPA KA'BAH DAN MASJID DINAMAKAN 


RUMAH ALLAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Rosam X-Gretea 
Assalamu,alaikum wr wb. Wah mau nanya nih, mengapa masjid suka disebut masjid adalah 
rumah ALLAH / baitullah ? 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

MENGAPA KA'BAH DAN MASJID DINAMAKAN RUMAH ALLAH ? 

Ka'bah disebut Baitullah yang artinya Rumah Allah , begitu pula Masjid juga disebut Baitullah , 
dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Allah tidak menempati Ka'bah maupun 
masjid-masjid karena Allah tidaklah membutuhkan tempat bagi keberadaanNya , maka 
mustahillah Allah menempati makhlukNya 


Aabila joy Obuls 3 JYI DLS 3 (Repen 1404 ita Gp ) yanto pdl af AAL Peni Ga Loyo Gada JB : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3800 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Als UE) Il Ad) Alas Gl ASI EL OSN, Ola S7 yag Ol Yyd OKU Y Jls Al Of Yo GB at Ja 

AI eng JUS Up 09 Jajal 
Syaikh Muhammad Abu al-Yusr 'Abidin Mufti Suriah (wafat tahun 1404 H) dalam kitab Al-lijaz fii 
aayaat al-i'jaz mengatakan : Ketahuilah bahwa telah menjadi ketetapan dalam Agama Islam 
bahwasanya Allah ta'ala tiada tempat dan zaman bagiNya , sedangkan la adalah Tuhan pencipta 
tempat dan zaman , adapun tempat-tempat yang disandarkan kepadaNya itu disandarkan 


kepadaNya untuk memuliakannya karena Ia memuliakannya , maka dikatakan "Bait Allah (Rumah 
Allah)". 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/693163357373142 


2907. HUKUM BERSHALAWAT DIIRINGI REBANA DI 


DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Watashiwa Iruhamu Desu 

Kawan , ane mw tanya. . . . Boleh kah di DALAM MASJID JAMI' mengadakan maulid dari isya 
ampe jam 9 malam memakai speaker dan alat musik rebana yang besar-besar memakai kecrek 
simbal yang kecil-kecil sehingga terdengar sangat gaduh di dalam masjid dan di luar masjid...? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Boleh asal tidak mengganggu orang sholat, kalau menngganggu hukumnya makruh 
1/138 GS yua GI 
CPI Aa SL 1 demi G Reyadek Mal do Sal de Hae 3 Gaji a $ JB 
3 Jd Ha ah SH SAY anal Se Lai pl 3 nda! SSL ISI SAN BIL Ha do NIS 3 
AI Jaw Y pp oya IS 9 AIA Rail At ya Ya II 6 Upa ab SAI apa 
Imam Nawawi menyatakan didalam syarah Muhadzab, bahwasnya makruh menyaringkan suara 


perdebatan/pertengkaran didalam masjid, dan tidak menghukumi haram. Begitu juga makruh, 
menyaringkan suara ketika membaca dan dzikir kalau mengganggu orang sholat. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/696073613748783 


TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/121-lain-lain-etika-bersholawat-dan.html 
www.piss-ktb.com/2012/04/1475-bershalawat-dengan-iringan-musik.html 


2922. HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN DI DEPAN 


MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Laysa Al-ism 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3801 ) 


Aku anggota baru. Pertanyaanku : Bolehkah mendirikan bangunan (rumah / warung / toko) persis 
di depan musholla / masjid ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Hukumnya boleh asal bangunannya secara wajar dan di tanah milik sendiri, akan tetapi bila 
bangunan tidak sewajarnya (melampui batas) dan membahayakan / merugikan masjid atau 
musholla tersebut maka menurut sebagian besar ulama hukumnya tidak boleh : 
OY 0 EL pi gl obor Jhakar Dal 0 pion Lanang Satin OS lor H2 Ol Sold (Ae AKA 3 INN oya Aly JS Span) 
Ol yo dg Apes OS ba UB gi Ulas Ain Wp La yana Sol AKG Ab nd 3 Sa OB Abe Yoo Vs aa 
UN Aa AS Lol ena Ana Ata yeh OP VI SY dl la ama 3 IS AI ah 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/708475379175273/ 


2954. BISAKAH SAJADAH DIJADIKAN MASJID ? 
PERTANYAAN : 


? Fanani Panumbang Alwahabiy 
Mohon pertanyaan ini dijawab besertakan haditsnya. Bolehkah sajadah diikrarkan sebagai 
masjid ?... Untuk sarana melanggengkan sholat takhiyatal masjid bagi yang jauh dari masjid. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Sajadah yang diwagofkan jadi masjid hukumnya sah / sajadah tersebut menjadi masjid bila 
sajadah tersebut dipaku atau dengan dilengketkan (ditempelkan dengan selain paku), dan bila alat 
penempelnya atau perekatnya hilang maka menurut Imam Nawawy sajadah tersebut tetap 
berstatus masjid sedangkan menurut Imam As Suyuthy bila perekatnya sudah tiada maka sajadah 
tersebut tidak berstatus masjid. : 


Yi ye Anri aa 3 Arr Lu, 

103) Tonaah Ahby 4 0 yaa yong Aisl OL YOU db jdi OY Nakuana A33 maag DG AL) nang Sola Jill Ul, 
Yee) Aa OY Lage Jlaj ama Ueaaih3 Ja Yg JB AI ah ag Ot SP Ul S3 Uda A0 ii LS Nda 
IE SSI Haji BP ah da ai SI ye Hg SU 3 Ap 3 IE pa OI SSI OB SI dah. 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab Hasyiyah Syarwani 'Alattuhfah 14/118, maktabah syamilah: 


Saus Jetiall 483 JS S8 3 SJ 3 Skill 663 Roll S3U3 GE Jugb JS SA SSI 99 
"DIB 389 Isokus 45389 Rob BS jaw Id Gil ASIN m0 ole Guballg ani 


2 Mas Hamzah 
Nambah ibarot : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3802 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ai ak 
JR yaa 90 US Kolom YI AS € Alia Hilal 0 Jia | MV SBY Gen yah Pb) JAYA Iaomana Jykil! Jaoe Lal 
ASLI ya Sa AI AA) Gam maa Lag 6 SI LA Yana dala pa LS Al IU Jl HIM oa A3 Oly «ia 
A5 ab bb je 
Yg Hip PP pn USA Di Ol pa UE LA le doll ay Cab koma JA ra (Ab) 
Olah PP Toyo 0 dipan Alert gal ye JI UP Ja Y oa IL ABI ON Lag laa dag Upi, Jai 
DI ae SU) Ag Tekanan SUS Si) Lae Obor A3) Cenag Ja Jln Aiiby F o,e13 SUS 4S jl Ulu. 

Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/718830191473125/ 


3004. HUKUM MENGGUNAKAN UANG KAS MUSHOLA 


UNTUK BELANJA MAKAN PENGURUS 
PERTANYAAN : 


Asslm mau tanya.. bagaimana hukumnya kas mushola / masjid yang dipakai untuk belanja makan 
orang yang ngurus mushola / masjid..? Makan untuk perut sendiri saja sebab pengurusnya tinggal 
di mushala itu juga.. | Muhammad Indra Maulana | 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikumussalam warohmah. Boleh, seperti dalam keterangan Bughyatul Mustarsyidin Hal: 65: 


Se ISI Jd am) Ol) Url! PE ep VE | Ogpid 1 Bya3 Uya Jami UI Sltnala Jada Ol il at Ir 33 3 

5 jas 

Artinya : "..dan boleh, bahkan disunahkan bagi pengelola masjid untuk melakukan hal-hal yang 
sudah menjadi tradisi di sebuah masjid misalnya membuat kopi atau memberi wewangian dan hal 


lain yang membuat senang para jama'ah kendatipun hal seperti itu belum menjadi kebiasaan di 
tempat itu". 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/703328079690003/ 
www.fb.com/notes/746992588656885 


3078. HUKUM KENTUT DI DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Abdus Syakur 
Asalamualaikum..... Bagaimana hukumnya kentut di dalam masjid, dosakah? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, hukum kentut di masjid adalah makruh : 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3803 ) 


AA ai am Go ME AN ala: 
VE AI eka ami BEN EA MU mn EA: 
BA (T2I Ly O paka NAS abg Kisa lom Ol nh A3 Loyal oil jg Kabel pil Amal Ope nb Y 1 BIL 
AA JB" pl "BA Ad padi pake ag Jl nba! Je Ham Ol peni» peka y dala Al alan dn 
(3 ya dan la WAE AS) 1 ea le AI lan dj dalisorl JSI SI 3 

2 Kakek Jhosy 


Tidak boleh kentut di masjid secara sengaja adapun jika tidak dapat menahannya maka tidaklah 
haram. 


211 0 Jae paill pat 
CI AA AYU PAN BP LE Aa aU Nekat Mamak 3 BN EA Ya esa (al 3 aa 
SMS 3 demmll Aaja Ain pl! pb Cal AL 21 gb Kemal 3 LI Of OlAsYI Je 04 WAS, 


2, Umar Parog 
Tidak haram kentut di masjid tapi khilaful aula, tapi menurut saadatul Malikiah hukumnya haram. 


ba ISI SE A3 AI AP (BA AN) IRO46 PIL ay AP de aU 
ASUW Bold ab JU oil ot AailladI plan Unic helay « CLS 0,3 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/752682508087893/ 


3156. HUKUM MEMASANG KERAMIK BERMOTIF DAN 


BERWARNA DI MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Sybuddin Amat 

Assalamualaikum. Kepada ustadz ustadz yang terhormat mohon pencerahan. Ini terjadi sampai 
membuat orang kampungku rodok panas. Ini terjadai ketika mau memasang keramik lantai masjid 
yang bermotif gambar bunga, hukum sebenarnya memasang keramik seperti itu gimana mohon 
beserta sumbernya. Terima kasih atas jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Untuk masalah sholat di tempat-tempat bergambar, dimana gambar-gambar tersebut dapat 
menarik perhatian / memudarkan kekhusuan memang makruh. 


MY OY An) YI Kalah de dal 
daddy ASJUN dus Im 4 Ugal 2NLAJI 0 S3 Y alay 3 3G Lap gl Ol gg 8 ya2 gejala La dada Uu OS OI Lan 3 


Untuk masalah memasang keramik, menurut saya masuk kekategori hukum memperindah / 
menghias masjid 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3804 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pn Hai Jah aa Sage Hlbuali jas AI Vig Ia 1 MUI he yi Id dodi San adil 
09 22 00 2.9 .. - ta 200. 2... 0Oc.X. 0 0 - - 8. 0 0 #0. - 
Spa pit Sg 4 dorlinak peabond! Jar (de S3 ISI — tis GL JP 29 5 ban SLB Gg La Aya Upi LS 
Filan 52 Ups Areal A3 pita Of Ce La ha al US : aa ol 33. JSI eng or US Je 
0 2. 2.3... (» 


AA Jt Jin TN at Op IS BEN SA galah Je ey ak A3, 
(21176 : 2 dl Oo SI 3) ala MEANIr 


2 Ghufron Bkl 


MY OT dn) Kalika (d adil 

Add) ASJUN dus Im 4 Ugal 2NLAJI 0 S3 Y alay G3 136 Un gl Ol yg 8 ya2 gejala La dada Uu OS OI Lan 3 

Di antara kemakruhan sholat adalah sholat yang dihadapannya terdapat sesuatu yang bisa 

menjadi pusat perhatiannya seperti gambar hewan atau lainnya. Namun bila gambar-gambar tsb 

tidak menarik perhatian maka tidaklah makruh. Ini adalah pendapat dari madzhab Malikiyah dan 
Syafi'iyah. 

BS Ag Ary SA Ugal 1 DL ye alah Le MY ai al 3 yo Ah Op Giaa Ol au (114 IL) JI stel 

VAN GEA gb Kah Jl JS Gg El IL gag dp oa da ya AAS 


Dan seputar masalah tersebut di atas bisa ditelaah di link berikut : 
www.piss-ktb.com/2011/11/642-fikih-menghias-masjid.html 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/774807199208757 

3244. HUKUM MEMINJAM PERALATAN MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Suntry Mbeling Kawulo Aliet 
Assalamu'alaikum bagaimana hukum meminjam / meminjamkan peralatan masjid ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Hukum meminjam peralatan masjid tidak diperbolehkan. : 


Tan YAIY Gal le: 
feat Su Sela han ae an al 9 Vokal sana lbata 1 san NG, 
Y/YAo S 4SII Sola 

58 lnllasius | 9 X pl dala UI lgu bilao A53 yg 8 Asal ,3 Ng sawo uas Jlagitul 3954 X3 
vallen yo ale aU elalall Inai 38 9 la Ki) sal JS ole Ly ll Cal Kiall ABI Yo yul cl 
del ale 9 Silau dl 9 SI sawo 3 Jo le2)3 ap 1 JB 9 LSN 


? Ical Rizaldysantrialit 
Tidak boleh 


Usil ag US 13 Ma je WEI Ya 288 : 
AN) USS) 3Y am) Lutinal Jamuan) Ularuna 3Y BA JLSA do 373 334 olalal angle Slop Inlad Ia Y glusimallal d5 Ye ola say are Wei Jln 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3805 ) 


Us am el SJ Isa LiSl pal gia ad Unlale Wo elu Laras pel Ye jlua IYA jle sll am pa doel gl3 Ao saman IK) gl sala 
sil lela 

ml Yalaa Ya 29 : 

83 Bes Sidang Kla) Ina 5 Marun glasinalA Lay) AKSI awaa &5) AU) Ulas IY ls Ls jlo IBUS ) ana lam 70 A2 9) 
ika Y 37 paid AiLaniual 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/717859831570161/ 


3412. HUKUM MENGOBROL DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Sofyan abdul Wahab 
Assalamualaikum para wargi. Mohon pencerahannya saudara 2 sekalian. Ngobrol bisnis di masjid 
apakah menghinakan masjid ? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam. Hukum seputar berbicara di mesjid 


u seba ss Luall 39 SSI dal,$ cdi akusJI3 All disi UHS3: saluali & XII » ea cas 
dal Sl 29 So WL uks SW JS LS ulusil Sb 29 S9 43 akal ASI Has Jb. na) sal 
1/327)s sll LLXS9 (21203) JSM Sal 959 «(1/369) asli B Skull ui R selusll 5 Sx Teu Si 
21369). bil). SN sel all BIL j0 HElllb Isitng ebi CS 49 15333 Sl sa aLusl J3: 
adl digali TD59.4270 — 3/269)Axoo di sb KN dgabo dy 29 (21369), (1327)elall Ulas 
b£3 bus .aob3 sada d9 abal Call Gas 5S: : Sagil JB salad CU) akal ASI alas 
JI Jeli (21180 Uagall Hu Egomal :Lulh lo als lo £ 09539 Usus Lgu duos ul9 ulsball « UP: 
manja Jala dnwoll 93 lg cukai de dls j3 NI dlu yi Gusbladl dl Kd#$ lo 98 R21 J9 
alay SAI 000 Lo Agt Y Alug le All Lalu dl Jaw, yS JB AS AU yaS) bow yi 5 Lada 
yan 6 @dSJI sal Sc Usa USS |aslS3 AG Guo ush 1S ayaocall ali SUS KI M9 


lalu ds SI) kui. 


Menurut ulama hanafiyah, malikiyah dan hanabilah : Hukumnya makruh (makruh tahrim) 
membicarakan hal-hal duniawi dalam masjid.Referensi : fathul godir,jawahirul iklil, kasyful gona', 
Barigoh mahmudiyahmenurut Syafi'iyyah : boleh membicarakan hal-hal yang mubah dari perkara 
duniawi di dalam masjid,walaupun pembicaraannya mengundang tawa dan semisalnya. 


Dan menurut goul rojih syafi'yyah,perlu dicatat bahwa kebolehannya selama tidak membawa 
pengaruh atau tasywis bagi jama'ah lain yang sedang melaksanakan sholat atau ibadah 
lainnya.Referensi : Al-majmu' Syarah Al muhadzabDalam menyikapi perbedaan ulama ini, 
sebaiknya ditinggalkan membicarakan hal-hal yang sifatnya duniawi di dalam masjid.Ada 
keterangan dalam kitab "Durrotun Nashihin" Hal 32 : 


os Uab Op! Jo 00 ya 3 Aowl pig YO Saw R3 dobill agy US ISI Deo Dual ule sll JB 
J89 Calls yalg H3 ual all yah Jul us Jt Lea dll Goal yo M5 09 KSP slow 
Kiall panel yaSII ca ltu gal la casdlall dle CJ BIS gilo subila Baal Job Jo ii duos 
bond AS sawall 48 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3806 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rosulullah bersabda : Tetkala terjadi hari giyamat,maka keluar satu makhluk dari neraka 
jahannam yang bernama hariis dari anak kalajengking,panjangnya antara langit dan bumi dan 
lebarnya dari timur sampai barat.Maka malaikat jibril bertanya : wahai hariis,kemana engkau akan 
pergi dan siapa yang engkau cari ? Hariis menjawab : Aku mencari lima golonganpertama orang 
yang meninggalkan sholat , kedua orang yang menolak mengeluarkan zakat dan ketiga orang 
yang durhaka kepada orangtuanya, keempat peminum arak, dan kelima orang yang 
membicarakan hal diuniawi dalam masjid wallahu a'lam 


http://www.fatawah.com/Fatawah/413.aspxhttp://sh.rewayat2.com/fatawae/Web/271071064.htm 


Dalam syarah Nawawi dijelaskan, makruh melakukan akad jual beli dan akad sewa menyewa dan 
semisalnya dari beberapa akad.Dan makruh mengeraskan suara dalam masjid. 


Bahkan Al-godhi mengutip perkataan imam malik dan segolongan ulama : tidak boleh 
mengeraskan suara dalam masjid walaupun dlm urusan ilmu,Namun abu hanifah dan Muhammad 
bin maslamah (sahabat imam malik) memperbolehkan jika dalam urusan ilmu 


- Jralual yb « ale al lay) : Ji awal! 8 ALS diy Do) Paw v0) ! alus le dl ala di 
IS) ws) 

Bity (@LS atuy) Gasal Id Gulo» Laid5c ISI Lordulg « Lulo ISI lal Oxs : lip : dell Jal JB 
PN Per an an SSI dal Jl ad JgB : Aing . cad ISI adu yo wd mg cl 
ab ea. sag Ala Al al swill JBS «as NI Jasll adl les 
0 Oligo 98 Lo d dalug £ small 9 BILA Xii ye tagill : Lgi Sil39 Kaban AD 93 (sos Joall 
dclang ella JB: sal JB . sama 93 Lgnall 2, dal S9 « sgisll yo Ldgaig BLBI) el wllg Rul 
Ur San0g - wllei dil dan, - dai gal lsg «0469 all awali 43 Lgu R3) 0S : slolsll yo 
valid adl alisu loo 23 429 doguosIlg alel A8 Wall 2) - Wei Jl aon) - Ello Ulbuol yo daku 
dip add Yg ng2on0 MY $ 


http://islamport.com/d/1/srh/1/371/826.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/815158111840332/ 


3460. HUKUM MENEBANG KAYU DI PEMAKAMAN UMUM 


UNTUK MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Abdiell Muhammad 

Assalamu'alaikum. Pak Yai & Bu Nyai, Mau nanya : Bagaimana Hukumnya menebang kayu yang 
ada di pemakaman umum (wakaf) yang kemudian digunakan untuk pembangunan Masjid ??? 
Syukron atas jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Wa alaikum salam. Boleh jika dilakukan oleh pemerintah setempat atau atas izinnya untuk 
kemaslahatan umat Islam. Wallohu a'lam bis showab. 

- Fathul Mu'in hal. 184 : 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3807 ) 


alas Bai Ulas La ol NI Bi at led SSL ala ln Oi Clii DA yd Salbsiloll doel (Jiwg 
osoludl! alun sll lgind 9x03 leob39 lesu suall isl alel la Jd ls sbb WS Ag sll 
Wal Sesal ai Lraluall uno 49 Leioi 9 209 lagu Ahad! dobel &ytoll 49 yA) ai (Ul) 

ads Buiall Jlao 9 43x UB Lai 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/824897240866419/ 


3477. HUKUM BERNYANYI DI DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Zul Ihsan II 
Assalamu'alaikum wr.wb. Mau nanya bagaimana hukumnya mengumandangkan lagu indonesia 
raya di dalam mesjid? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum'salaam Warahmatullaahi Wabarakaatuh, mengumandangkan lagu indonesia raya di 
dalam mesjid hukumnya bid'ah, ta'birnya dari kitab al amru bil ittiba' karangan imam suyuti : 


ya al bj gl all UD D9 da Luo «9 sligJl 9 vw el 0099 UP laggus log sll Siku go 
las iSiul VI kaos y bl) Gotiwo «JLO Erin gd “amal 9 dl Ja3 asia ll AI yo eh 
US Lg diy (SI “(Ammu Lp S9 " alas Sl "Bul all Ul Lgu y3) toll al JB Laoulasu All ol. 
agill deal 9 ulmolig @lugila CI SSI uS lil (goulasis dl sol 399 Sa Luo! Rn) al Lgu 9 
duga) Garin .Jdo JLS seriso 9g LO) al laad ni ad 008 J9 elially .lgad all oisila bola, 


Di antaranya adalah menari, menyanyi di dalam masjid, memukul duf (rebana) atau rebab (sejenis 
alat musik), atau selain itu dari jenis alat-alat musik. Maka, barang siapa yang melakukan itu di 
masjid maka dia mubtadi' (pelaku bid'ah), sesat, patut baginya diusir dan dipukul, karena dia 
meremehkan perintah Allah untuk memuliakan masjid. Allah Ta'ala berfirman: “Bertasbih kepada 
Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di 
dalamnya.” Yaitu dibacakan kitabNya di dalamnya. Rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid, dan 
Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memuliakannya, menjaganya dari kotoran, najis, anak- 
anak, ingus (ludah), bawang putih, bawang merah, nasyid-nasyid dan sya'ir di dalamnya, nyanyian 
dan tarian, dan barang siapa yang bernyanyi di dalamnya atau menari maka dia adalah pelaku 
bid'ah, sesat dan menyesatkan, dan berhak diberikan hukuman. WALLOHU A'LAM. 
http://islamport.com/w/amm/Web/176/30.htm 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/834992566523553/ 

3654. HUKUM MASJID DIALIH-FUNGSIKAN 
PERTANYAAN: 


» Rana Al Makki 
Mau bertanya.... Bagaimana hukumnya..... Bangunan masjid yang tidak digunakan lagi untuk 
ibadah dibuat tempat jualan atau kantin atau dapur umum.....? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3808 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ghufron Bkl 

Tidak boleh. Bagi pengurus tetap wajib merawat masjid tersebut bila hal itu adalah tindakan yang 
dianggap paling maslahah dan sesuai dengan maksud wagif, sebab dalam hal ini, nadzir wajib 
melakukan tindakan yang paling maslahah dengan tetap menyesuaikan dengan tujuan wagif, 
sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, sebatas tidak menyalahi maksud dan tujuan 
wagif. 

Catatan: Menurut ulama' Hanabilah jika masjid tersebut tidak berpenghuni lagi, maka bagi 


pengurus boleh menjualnya dan tsaman-nya ditasharufkan ke masjid yang lain. 
Referensi : 


SL OdNI doll driSo 268 : 5x0 2 2 all ikal! Hoc9 cb A39, 

ani 538) V3 Ju Elo 35 Soal Jan Lie culll Gis 33 dal cy33 3 Sawall Agil Jl 3 
Gs Jul ob gagal 93 Jlaaall satuall A8 Pal KA JB 98 WO3 US KS 0032 LKON0 

GB log 3 531 Ion dki j020 Ul ASI Sl Ula Ia233 yAt HS Us yA Al WAS sludll Jol Gp 

An Sa aa BR Me ea apn bo ala 
Al Sol lo Sl LS EL U3 sawall all Y uas gl 53 Ja 


(“33330 gw V9 J33) Sell 5 diSo 211 : 2.2 Baya gal le) 

Sial JG3-1 5 « ubkall Ja Bilp Susi Bia Tid9 Ay Bil, S3 UJI J3 « 2d JS Ody Yg Sl 
Ol SL all ala Go Aki Ji ME Yo sn LI 503 olasud d3 Y Dg GIS € Ul bgs BL 339 
Na abad ag 


SI Jas doll duiSo 269 : 5x5 2 2 all unitall Hang sud A53, 
adl Gilyi Jas BI YI yuSl Y3 2 bing 3 J3 IG ad Je Hall jae 3337 9 doll 
Ja OS GUSI Good Osis Jas) Ol Sasa il Jl S3l5 933 A63) Kakan dg S5 Lo JBUII 

JSI UK k83 Ugal yang jl 0 gg Usai dio Al Ab Ulil gl SAI A8 J3 yuli G3 ES 25 
dai oli 5 Hola G3 Uu al G5 3 Gal HAL GA) Uki JERNI Knkily elill Sail 3 
NE dadi Jl G0 BNI gl Lal SN yaa yah al Jlll ah H0 SBU ASN GAM Ul 3323 bule Lo 
al AN LSI 033 GAN J gada € 3 bi Oo 


(y Ulus) SAI lb AiSo 285 : —x2 1x0 meal! Seleb dub Yr wol, 
CS Cold ad, Los y3 85153 Siloallg duel A8 Sxoillg oigsi3 dis A8 sdgi ld Jul dilas 
AW “S3 alel BB Shii3 2W3NI Jillus €359 vA8 4d KI LliSy ai Unodill Cu3 H0 lolg JGSNI 
UB lb 4033 il 5 Lo98 0 KJ Ob Jl 55 Lois A6 PSSI) Go ana) Ye eyadl lp 
Lai Ji 3389 azas jl ossl 6 5573 5 Ala) Laillu 5515 @A Al UI DSN via Ul A0) SAI 0S 

3 33 Loli 53 al SSI Y sawo ya) Ci 4 Askkosll Si) Gl pawai ella 43 d3leali ale 
SA AI ato S3 S7 SI ira 3d CIK adal dag lugu Gta lali 053 yan Kak 

Lo lo 3353 525 3o3 YE5NI3 lg id dlnSituall die sil drag 506 30 58 sawo KS, SAI 
SSI 33 2353 sawaall ella 35 Lo SS Allko 49 23SSall GO ySSK9 -JB ul adl lele anal Jill 

osgb Sen S3 YG Gi US 23SSall sasuall ade lea Walls ab « Jb ale 20333 o9933) SU 
Al B5 JilS sntuall 58 pw Ul J9 Siloally dbusll 


(alus) gulil Ino doll duo 242 : 5x9 6 2 5all dols3 wp mSII Dl 
aga alan AS as dasi SIAGG lo 98 ii C9 3 Elis deli Jas Jl ga 333 3 


Pe Ia is ab aa Us 16 Rea par ara PAS NIKPA AR Ten aa 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3809 ) 


J3 all ta 3 A8 lai Y 2230 99 og die Wall Jl Jl satuo 3l Gislac UK Y bilgo H3l63 


Ru Vio Seniy ENI SJ Ul9 was R3 BE abi u jas) asas Ry SAI UB dengn HI Ag LS 
Dl agua3 


KESIMPULAN : 

Masjid dialih fungsikan menjadi tempat jualan atau kantin atau dapur umum hukumnya TIDAK 
BOLEH. Ada ulama' yang membolehkan yaitu imam As subki tapi dengan 3 syarat : 

1. yang dialih fungsikan cuma sedikit sekira tidak merubah nama bahwa tempat itu disebut masjid 
2. tidak menghilangkan dzatiyah masjid tapi memindahkannya ketempat lain 

3. adanya maslahat bagi wagafannya. 

Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/859661344056675/ 


3670. HUKUM ORANG KAFIR MASUK MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Wawan Herdiawan 

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Yang terhormat Bp/lbu Mas/Mba dan teman 
semua, bolehkah orang kafir masuk masjid dan ato sebaliknya orang muslim masuk tempat 
sembahyang orang kafir ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh, orang kafir masuk masjid selain masjidil 
harom hukumnya boleh asalkan ada izin dari orang muslim, kalo tidak ada izin maka tidak boleh 
menurut pendapat yg shohih. Jika nekat masuk masjid tanpa izin maka dia kena ta'zir/ 
hukuman jika dia minta izin untuk tidur atau makan di masjid maka sebaiknya tidak di izini, jika 
minta izin untuk mendengarkan algur'an atau ilmu maka di izini baginya dengan harapan mau 
masuk islam. 


- kitab roudoh (1/296-297) : 


allap UOb ASI M6 anllun J933 Up 5163 Banks Ega Jby Ko 233 Jo33 J0 Ka) J8 SI si. 
Gaal SEN SE A8 Gala JI: (case) 98 JS .536 A3 UB mall le wal to 333 gula 
Golkaal ls GG Y ul geni Bal sil Gali ISl3 SI Usia Tugl J3 ep Sage #SLBAl) Js33 

adbul 85 J Gal ale gl Ul)3 law. 


- Muslim masuk tempat ibadah orang kafir hukumnya tidak boleh jika tanpa izin dari mereka, jika 
didalamnya ada patungnya maka hukumnya haram mutlak. 


- kitab Hasyiah @alyubi wa umairah Juz. IV, Hal. 235 
Han Ab Kala US SS sila 23 Sagdoi lead OS ls Aid NI bla33 LI Say N 
- kitab Hasyiah al-Jamal Juz. III, Hal. 572 
bell US oto Tun JSS9 ala) Gal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3810 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/887594624596680 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/879548315401311/ 


3739. HUKUM PENGURUS MASJID MENARIK BEA PARKIR 


DI HALAMAN MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Abu Ata 
Salam, bagaimana hukumnya pengurus masjid menentukan biaya parkir di halaman masjid ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Di Indonesia banyak terdapat masjid-masjid yang berhalaman luas dan telah mentradisi dijadikan 
sebagai area parkir, berjualan dan sebagainya. Halaman masjid dibuat area parkir dan berjualan. 
Bagaimana hukum memanfaatkan halaman masjid tersebut? 

Jawab : Diperbolehkan selama tidak mengganggu pemanfaatan masjid. 


Referensi: 


Aya ASI al ld HiiSo 94 1 510 3 2 jali d yac3 susu usil 
Halal ale uas J SI lads353 dslang Sila d kuali 39313 Ad Jajal UkoYI e ol Andin J3 
aing (ebi Htis) Ash 4S) s6 J0 JkA2 AI GAN ale Ale Lal GEN. 99 ploil AI loyo V3 
Asia y295 SSI 5335 Ng gu sai) ala Guleo Lp vsslalls kalo Ss5all 53518 Wbels beimaslg os 23 

KCEKOl Aa alan RSI 6 S1 sasgal US ( ala 5 US ale 


aa NN KR 


AN Mann sana TAP Aa SA 
53343 S0 LS Alolay Jo 9999 Misal 29 dio LA IS Lot Ml Aging gin gl dilolao V4 H3) gia 
a33 UB 4 35 Gal el sesi ALS aldo 


a. Jika status area parkir tersebut adalah berstatus masjid maka menyewakannya / menentukan 
ongkos hukumnya tidak boleh. 
b. Berangkat dari Ijarah Fasidah, maka yang halal di-tasharuf-kan adalah ujroh mitsil. 


Referensi: 
dial! Asulo diSo 252 : 5 3 2 JI dapa 2 
Ur) Si (cngiik Gak) lagio UK dakin SI (daki ) Gua sung, MS ls 354.5 (lea SAI, gaul5 ) 
Li Ke bea ella) Pb aa Bea al Te tara 
any) 830 Susolg elu Kill Sat lo gl (S2 Lroe IS UUS NS Cr Hawa awal aU Toge 
Koliu9 SntuaS diatis 535 1G bl US 6531 Y 8531 Yel 0531 an Oleo Gus) Sl 6 3 5s 
Ob ebay sana ya Jai 489 all 53 JB ( satusS A33 (al Olga, N Cugiilk Gala 2523 653i09 
Iluso K3 Ln03 Vg3g dl sntuall Ulung 49 un0g laa9 Elia! gu5ga9 A9 small JS 0,31 US3 alel 
Ikool Gil 5 Gil 313 JB Lagus3 93 Se3ills MA Jaidll 5 om 33 43 Abi sxluall 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3811 ) 1 


SI Ll Gp 09313 mas S3 Gl all Rol NI Apallkan Yo GX all J3Nl 35 65615 Gula 


BEI 3S ul gen 9 iclos jlusl 3d Wadi UI Jay Ggslkusll al Jalla ASI J3 33 Side, 
Jabal alas 03 KS | OI Erodasll Sena B3 nii S583 gold 333 G9 seuallS 6 wall 
Al 


215 5 5x 1 esa ELSNI yuola 

Se ga IP lol Hantuall R0 gx Ul IS3 andal KS J Jail Sonta JB pi Jl satudl sl3S 3 slull £ 53 
Al sntuall K3 AB Grnuall 

susi Ol las! ol deiK0 198 : 5x0 6 2 all Aleiall Ai 99 Alisa dai 

Kuala ad Ag Sia ay) Sita SI akad ole S3 (al KST Mali Ola 99 Si) 
oi Bala il AS gi Ul te Ulu lensa 5 al dal Ol se lal getia J uls 25 Lao 
al (kala ap iko We SSI 33) al adal G0 5 Y IG yaG Y Riol Us ale sasa 4 
OI ENI ( Gaal) ) all al (Eno 3 ) BSA LAI lal das GE 3 gu las gl lean 
Al loss Ols5 Si Yg Ol gd 1343 bai d3 Ekudil eta aus UB ara JB al sein 


dalagll A50 95 : —u0 sol asli dl 

Sd Saga US Casa GS II eagl) lha Li slio A3 Je33 Usle5 amal 08 SSS) Ul A53 (Alun) 
Gasa SI 59 Jp EHH Ego 20 Lo UE « JS IE maaal HD si Gp 3 lal yaa na AL 
SS say d Casusg lo 22 09 BOLA Lal saudi yo data Ilasitul3 Jade pra! meli Gala) 
Al Sl JalSo 53 pat allg Linmas Sl elsob sukallg 1 3939 Y Lao sauual) kya 


? Ahmad Pencari Ilmu 
Awas jangan salah pengertian, Lahan masjid itu memang boleh dibuat parkir, tapi tidak boleh 
dipinta uang pengganti / ongkos parkir ! 


S0 US IS ale Kpio 030 SSI 3387 V3 go SSI J3 lpile3 kpa3 JuglSlIS Lio sal 4528 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/899649816724494/ 
www.fb.com/notes/905449609477848 


3880. HUKUM STATUS TANAH URUGAN MASJID 
PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum warahmatulloh wabarokah.... Ana mau tanya. sUdah maklum jika ada wanita 
haid berdiam di dalam masjid adalah haram... Pertanyaanya apakah puing-puing sisa bangunan 
masjid seperti sisa bongkaran tembok atau tanah yang digali dari tanah wakaf masjid (setumpuk 
tanah) dipindah ke suatu tempat kemudian ada wanita haid berdiam di tanah pindahan itu, apakah 
sisa tembok atau tanah itu berlaku masjid sehingga haram bagi wanita itu diam disitu...?? Mohon 
dijawab sertai ta'bir mengingat ini sangat diperlukan.... Syukron... | Elozz Opo Anane |. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam, jika urugan tersebut dialokasikan kembali kepada masjid maka statusnya 
menjadi masjid dan berlaku hukum masjid, namun bila dialokasikan kepada selain masjid maka 
tidak lagi berlaku hukum masjid, sebab sifat kemasjidannya sudah hilang dan sudah berubah 
bentuk dari wakaf masjid. Sehingga tidak mengapa seandainya ada wanita haid berdiam di tanah 
pindahan itu. 

Dalam madzhab Hambaliy, status wagof sudah putus/bukan masjid lagi jika bendanya telah rusak: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3812 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| | dola8 3d suga! : 
SU Asdioll Jami 9D lol Wol VX A8Sl9 Hlo Jl ole Wall gl sma Wp ISI 1 yul 3 S050 Jle9 
dis Slo Jl 53 dio lc SgSgoll 35 Jl) disaio UJI) 


Nah itu, bahkan dalam Syafi'iyah syarat menjadi masjid itu jika memang diwakafkan untuk masjid. 
Adakah masjid yang bukan wagof.....? annal masjida laa yakuunu illa wagfan. Itu berarti bila 
bagian masjid dialihkan kepada selain masjid maka statusnya bukan lagi masjid. 


- Ahkam al Masajid hal. 79 : 


ka Lt sol sal Jlacl w0 B3 Idag « daiuo CulS gl IKS9 « Ionauo USU Selaall ya )NI A33 595 
LAN al AMAN caggl ISI ? JaNI Kal : Lgi » lolKal Al tel 3 Ina GAYA BG yng «let 
d6 u3Si9 . gus ul OS « dodi Elash gala gan) Sio Gb 049 « laduuo elu yo leule log 
Gl BI 5 all Kal» A4pS39 Ayat Alah adl lil al Ilang « ysolwall lgs gitu lpusLo elo wo 
clolell Ciles . & gl Gil abal yo Yel 9 suisy Sl Je3 « Elo yo YO 68 Dal yulil - 

Il Abg lau al gg « cl algs II li33 may USA ul : JIN Jail : ulat ale - les dil a05, 
bbaliy is lii9 oma Y dal! subil Jasll . die itall 4 X3 Santa sllo JB Iga9 » A8 Olah yuli pl 
90lulg ds gl JB 49 . Adgll 


- 'anah Tholibin hal. 179-180 : 


W 389 Sumo pdgdl 9 LS Ul9 99990 Ely X9 SIJI 15 180-179 : yo JW sll sll Ale! 
aa3 gl Saigol ul "3 gl- Al 3 ISS Yg LAI UPN - Jlsu Elo yg Yg , 80 JJ :Ainlel 
ls UBI USoy ad Ul laut any gJ9 — ale Ggigall gitu, Jo "93 Yg Sl 3, Sl Ibu Ju, 

Sang SI - Gg gbsil SSL NI U gain Y po US 1gb NU EN jas Ul - dlu 
ploA 0d 39 lg Sadgall SI (3 Ul9 V93) ayu X9 Ungu REI .doinoll lc - diy lc II3gall 
3 3S Ul Sio emut S1 Jas Jamg begial ol JI 3S « dya alas Jaa gg ala Aa 3 


Fokus : 
Jl glotil #ILSAL NI 4 gay Y oo US 1gb NI GEN Jawi UB 


Jadi ketika status wakaf sudah terputus maka hukum masjid juga putus. Adapun cara tasharruf 
tanah tsb sebagai berikut : 


dual! Obb Jl9 UNI sa lum! Ig (Ulun) Sal 515 504 : 5 sb yul S9b3 yo sll usb Ale 
dls sol Sl dg laris sol yodlg snluadul 3) Slgll db yi lo ade Lal Wilangio 3.0 Dasi Il, 
su "Swa! 9 cl sal all “BW. “Sid 9 Sa ola 9 sila Jlilbasl dng duos Lo S9: 
Iluall dl 4 moves Kabin K3 sel SNI gbiaS all :Laul Soy olall J9 bla. 
salgadlg oli 9d ulc «S9 Snisallgdg9 wol 0290 Bgil Linu 1Ju2c calo plodl JB: jl 
snluall UN Wgiall Ja Jooy leg sdg nila (Al Hao awal lelio adl 3 L01 Ul LS 39. 
al do,&0 gl9 35 vpl sasa 3819 "la 


Perkakas-perkakas dan alat-alat yang sebelumnya milik masjid bila telah rusak/tidak dipakai solusi 
yang ditawarkan adalah : 

» Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka 

» Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka 

» Diberikan pada yang mewakafkan kembali, (Mungothi' Akhir ) bila tidak maka 

» Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat islam bersama 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3813 ) 3 


Berikut kutipan selengkapnya : 


san alga Itu US5II US sal 53 Luo 93 SI LS Syo2o yag Ula 2A Bole 
Mal one Al 02 Ukuo 

X9 Ela3)U3 ya 0135 EL Saud 9d NI IBUSNI Tang NB Ad Kisa BJ ss) 235 85l63 
dio agdaall a13 3 da3 dala ya H2 

balas lang, bana Less 29 33 1489 bad V9 BL pall can daan Hd Tua Y WI WS 2g313 
SKS 989 

J383 215453 dalatu ole non loS H2 Ikon lpi533 Alatas A3 ih gl Kexat5 J3 Seiko HS) Asi 
GAM N yan lb 9d SSI sLudl 9d Sntuoll 3 3955 dilasuo wd al Ul ai AJ 

us ball 459 Auoy AS ane Las yag Cagiil AruS2S Isun Jiwll y333 gladi “389 Rang Oil AC Ud 03 
sndaal Juno HS gd 93 sita alun 5 

stand! AKSI Bun Air Moel9 CIKUSYI it ade KD el el Ciu J3 


Dalam madzhab Hambaliy : dalam wagof boleh merubah dari syaratnya wagif/ tidak sesuai 
dengan yang disyaratkan oleh wagif bila memang ada mashlahah : 


45 575 Gal 

93 don deloal! Aiig Lddoll 40 Rowll dc Ad duga Agall Sl SBI &3 220 sasis gl -il 93 

adl HE boa Jay 324 AI Aas) uya ii Rtdl JB9 Ul leg BSI 4 gb39 onE9 235 
Seal adl gali alislo Adaro gelgiill de wi39 Il is olo3 Ul CI NSL alis Kali sig Als Alat sa la 
La giy AG Godgo elo Usb P9 ll 9 JB dio 2 4S js LH elo Jim Ul Jeg Sial dl 9 
aJolo ale 


429 2555 | doi pd S LSI Solid 

K2 3 Ii algl SPA Las Silagll Il l9 HJ 8 Loc uw Rong aku ruby gl d las Ly 
dal Jie 98 soni Ja3 yo Iss Udi ydls gag dots Loriwo YS ISI VI Gladi bo ytv call ab Ng 
batal ISI asia! 0 dal Jalil dg dl Wall ge dxiwl gd bt lala laa giga deal Juol 3 
alun ul Led JAN US yasill 43 Tu 20 Jidl Hde pal Ugal) bo dg lal pilu H3 

d9 Padi Sc al Uta S9 “du all 98 Doll We peliniaal Ht X9 0053 99 wol Ol eka 
alan dc B9 Jl sis yo Jl HuSL el Hisl Ulg do alot 98 lo dl Sl boa yugi 5 g5a9 
Si Jl ugoiW ai ,lacg NI Woo ade 489 Isl und dl 3x olga dl ml alislg ds g 
asal! & mol BK el 9519 K3NEIG Ulg il d9 uayall 9 Jaan 9 Lulu yo spam | al cl 

ul deal Ul ro Jedll U959 K3 INI, agill 98 sisa € led ogniS Slgll cd gni seleidll J93g 
319 Las AS sll dig ulas 99 disle9 d0 dc Joy adl JS9 IBI 9 oal9 cwo gal 9 SSI Jl Jaa) 
loo JSI Gl bd ade Ju Ball 93 Jimi S,ol9 dp0isall iolellg N gl & Lil del gl Doel ds) 
le JSI Lu MY lellao ld 49 dau 0S Anin Ag 93 MB gg Ul 924 X9 aoi bad Jay 
Sud san Al ati Du ai J5 Ula elld HNS Sl 2590 98 yubsll ul AS Jallag Jia LSI diy gic 9 
Selai a20 Id aib das yi dnlundl 99 lv clisi lo Jasl d Jas ISI Ao 9 sio JS9 yn0 yi Uno DL 
ale Jbb 989 Lelo by 3S Ul Waleg Hull adl Sbb b 5 943 lillao ol 2 Lo gi olggu lo Jatu 
dakodl ulu SBU Mlcg ang AS sll lia J3 Io dc al Jas 069 Solusi Il si5 gg mua 
algiS NI J elu Yale Idle US yg Oli R09 el Lv Jasad 


Jus 376 110 ll ya selada 
Sd Wyab gitu) lol Al bi iyy A93 gi ul oo Sl 9 AI labu 911 Yo oa Koi Tasll Jis (Ay) 
ds US Bl ob Usb SN al dis 3951 Je snuall gl ale dlao el 9519 Job diSuul gl Saul 
loo dd 69 dcloallg dolodl 40 A8 Ag og Al ac is ole gel Jd y3 Cyoy Sama) dnluno 
yS Sa-l alodI Jim sr dodi 40 Sn19 j4 dgnig ld le ai loS Aa atu ML Saul Md £ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3814 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al Semua galau Nyai ? Iglis Boys Jling Fuliw ati Igiyg 092854 Ul sala y6)YU Guo dau 
desi daa ca al 5302159 Sasa 45015: sial el. alun dala seal loan “Seal Jl 

Sd Il JB La ai adl BI sala! Al9 gogo! cad NI Clay Kus0 99 lo snludl 4 ml SI JI 
La sa Tel sal aa 3 le aa K3 All 2 AN Lala LN en ya 
Olao3I9 jae NI GiusL Lilis dnloall SI dakodll gi 


MUJAWWIBB : Al Murtadho, Ghufron Bkl, Simfoni Hitam, Abdullah Afif 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/908189002537242/ 
www.fb.com/notes/928868617135947 


3909. HUKUM NUMPANG KENCING DI TOILET MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Mahmoud Al-fansury 

Ketika kencing di kamar mandi masjid apakah hukumya memasukan infag di kotak infag? Looor... 
Monggo pendapate jenengan...! Dan tulung dijelaskan dan di wenenhi penguwat ampon abab- 
abab sarasan hehe.. Tak tunggu 


JAWABAN : 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 

(| Hanya Numpang Buang Air Kecil Di Toilet Masjid | Tempat wudlu atau WC masjid pada awalnya 
disiapkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masjid. Tempat wudlu dan WC ini disiapkan untuk 
mempermudah para jamaah dalam mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah. Namun, pada 
akhirnya, air tempat wudlu dan WC tersebut, malah menjadi sarana umum dan tidak hanya 
digunakan oleh orang-orang yang hendak melakukan ibadah. Para pengunjung pasar atau para 
musafir misalnya, lebih memilih untuk kencing atau buang hajat di WC masjid, selain karena 
gratis, juga karena mudah dijangkau. Pertanyaan : Bolehkah kencing atau buang hajat di WC 
masjid, sekalipun tidak melakukan ibadah? 


Jawaban : Biaya operasional dan perawatan WC dan bak air masjid tentu saja diambil dari harta 
masjid. Penggunaan (tasharuf) harta masjid adalah untuk imarah dan maslahah masjid. Imarah 
ialah hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, renovasi dan perawatan bangunan masjid. 
Menurut sebagian ulama, imarah ialah shalat dan bentuk ibadah yang lain, sesuai dengan firman 
Allah: 


J3 SEL Led U ita Amsal 3d A3 3 Gl AI Gil 0g 3 
"Di masjid-masjid yang Telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, 


pada waktu pagi dan waktu petang". (AS. An-Nur: 36) 


Sedangkan maslahah ialah hal-hal yang berkaitan kebutuhan sarana dan prasarana ibadah, 
seperti kebutuhan air, penerangan, bahkan untuk konsumsi bagi para jamaah|1|. 


Hukum hanya sekadar kencing atau buang hajat di WC masjid adalah tidak boleh dan haram. Hal 
ini disebabkan karena adanya penggunaan harta masjid untuk hal-hal yang tidak ada 
hubungannya dengan imarah dan maslahah masjid. Alasan kedua, karena tujuan dibangunnya 
WC dan jeding masjid adalah untuk keperluan ibadah. 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3815 ) 5 


Namun, jika fasilitas WC dan bak air masjid tidak dibangun dari harta masjid, keberadaan air dan 
biaya perawatan juga tidak diambil dari harta masjid, dan ada garinah (petunjuk) bahwa fasilitas 
tersebut untuk keperluan umum, maka sekadar kencing, buang hajat atau pemanfaatan yang lain 
diperbolehkan hukumnyaf2l. 


Untuk menghindari keharaman dalam kasus di atas, hendaknya melakukan ibadah meskipun 
hanya sekadar berwudlu, atau mengganti ongkos pemanfaatan WC atau baik air masjid dengan 
minimalujrah mitsl (ongkos standar)(3J. Wallahu A'lam. 


(1) Hasyiah Al-Galyuby, 3/108, Rawa'i' al-Bayan, 1/573, Bughyatul Mustarsyidin, 65 

(2| lanatut Thalibin, 1/69 

(3) Hawasyi As-Syarwani, 6/258 

Sumber : Pondok Pesantren As-Sunniyyah Kencong Jember 
http://www.madinatuliman.com/3/4/3/262-hanya-numpang-buang-airkecil-di-masjid.html 


2 Ghufron Bkl 

Bila air toilet masjid tsb memang untuk dimanfa'atkan secara umum atau ada tanda-tanda untuk 
dimanfa'atkan secara umum maka numpang kencing tsb tidak harus bayar, namun bila air tsb 
memang dikhususkan untuk berwudlu' atau mandi baik wudlu' atau mandi sunah atau wajib maka 
numpang kencing ditoilet masjid tsb hukumnya haram. Wallohu a'lam. (ALF). Referensi : 


usiwol gl ceslgll Jusdl Ol so.dgal) gl cu) 489390 Lail Alsu Al ISI sloll Le snluall ic dl jl aJlg 

Umi yo 5 lo Ruas 35 Eli masi & 9290 sloll ul de du,3 cs ISI ul Ul6 dll Juug gl 

yo SI 48 0 slab ENI saos dlc Yull Ula dani Jliog ld 4e9 Ulindl Jue9 dwloull Jus 9 

dala Juug 9 S 9nD99 Wong Jus slol elu masi sde | 9033 agil SIJI mac yo all al d 49 4129 
1/69 “em dilel . 0,55 lo Gilas do Sob All uc doll S3 Ul J9 5 Jl elul Isa Jiad 


Jas sela ISS9 J93) s adgll aucu do AJI R09 Logo slah asi ud Jml ebi ayo V33 
Wigl Ob 9d molidl Simug. ebi ol oil 5 Juwo 38 Jd, Al las sebill a 5 JliSg «SI (Jb 
59 Bilol si og JB lal bu J jios VY Gio) M8s bol Gl ad sil bd 3 Slall Josl Cus di 

OLI wulan ye Salawloll ANE Jiwg JB Hi ol Ola Lgio slodl Jiig Ol ae Aro Ob ll 
Ju gd gia gl asli Jual gl s 9590) ol Ud) 489590 Leil alas ad ISI sloll Ld solo sc ul 
J9 Ul y0 S3 lo uas js NI wosil £ 91590 sloll ul de du)3 was Isl ul Ul dell 
WI 09 MSI 4S yo elall ENI pos Wc wall bsa dus Jliog 409 Ulall Juga duta 
Jip3 dal Juu£ 9 591599 Dying Ju sloll ENI munsi Gde Iga al 4S mac yo MUSI SI 0 4E3 
1/69 : sadel Gile .0S3 Lo Faloy do Sob WI uc Wal S9 Ul J9 slab Ju elu Isa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/926114340744708/ 
www.fb.com/notes/930983313591144 


4076. JIKA MASJID TIDAK DIMA'MURKAN DENGAN 
IBADAH 
PERTANYAAN : 


2 Zam Bukh 
Assalamu'alaikum.Mohon pencerahan, bagaimana hukum masjid yang tidak dipakai untuk sholat 
berjamaah ? warga sekitar masjid tersebut sholat di rumahnya masing-masing. Terimakasih atas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3816 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pencerahannya. 
JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Hukumnya tetap masjid hanya saja dia (masjid) menjadi ghorib (sesuatu yang 
asing) 

- Nashoihul ibaad, hal 42 Bab Sudasi 


A90 Tim 93 dy S elsa di 

ska Year ad yang Sama 

Ud ush Aas Jiio 99 KUE Konall 9. 

dell A93 8 HS Ul 9 

SSI am AB Jap X9 dn o£ Alli il s, 

SI Tips Sindo 3 01 X1 99 LS Ill Awal J5 Jl 
dl ug20imy d 23 0 HS Jedlg 


Ada Enam hal yang terasing dalam enam tempat 

Masjid terasing jika dibangun di tengah-tengah kaum yang mereka tidak sholat di masjid tersebut 
Mushaf terasing berada di dalam rumah kaum yang tidak pernah membaca gur'an 

Gur'an terasing jika berada dalam hati orang fasig 

Wanita (istri) sholihah terasing jika di bawah kekuasaan laki-laki (suami) yang zholim dan buruk 
akhlag 

Laki-laki (suami) terasing jika dalam kekuasaan wanita yang tidak bermartabat dan buruk akhlag. 
Seorang 'alim terasing jika berada di tengah-tengah kaum yang tidak mendengarkan nasihat/ 
ajaran agama darinya. 

Wallohu a'lam (RzJ 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/940745995948209/ 
www.fb.com/notes/941156159240526 


4142. MEMBELI REBANA DENGAN UANG KAS MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Mukhlis Abu Najid 

Assalamu'alaikum. Bagaimana hukum uang kas masjid digunakan untuk membeli alat rebana/ 
hadroh yang mana grup hadroh tersebut bukan milik masjid yang bersangkutan. Mohon 
pencerahannya poro 'alim. Matur nuwun. 


JAWABAN : 


Kesimpulan Jawaban DiTafshil : 

1. Jika grup rebana atau hadroh tersebut bukan bentukan masjid bersangkutan, Maka TIDAK 
BOLEH. dengan alasan bahwa grup tersebut bukan bagian dari memakmurkan masjid. 

2. Jika grup rebana atau hadroh tersebut bentukan masjid bersangkutan, Dan pembelian serta 
penggunaan rebana tersebut untuk ikut mendukung kemakmuran masjid tersebut, Maka 
BOLEH menggunakan uang kas mesjid terseut untuk membeli rebana. 

3. Jika grup rebana atau hadroh tersebut bentukan masjid bersangkutan, Namun penggunaan 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3817 ) 7 


rebana atau hadrohnya bukan untuk memakmurkan mesjid, maka TIDAK BOLEH 
menggunakan uang kas mesjid terseut untuk membeli rebana. 
Catatan : Ke'BOLEH'an nya pun, setelah kemakmuran-kemakmuran lainnya yang jauh lebih 
penting telah tertutupi 


? Hasan Bashori 
Wa'alaikum salam. Uang masjid hanya boleh digunakan untuk kemaslahan masjid tidak 
diperkenankan menggunakannya untuk keperluan yang lain. 
YNAS uaJWll “lc! 
ul JB ul adl...... dl 489 98 Jo Iu JJ 9 sudi M3 JI yo d5 lac wal ade Jljwll 88 9 
DNS Fib0 sawah Ulunol 49.12 3195 Uu unt sdah O us) A9 Lo Bio! dawai Ko a5 Mic Ak39 US 
Sisa JSN Syiad 015 33 JoSiw dp yc Jo 


2 Muhib Salaf Soleh 
Nambahin sedikit mungkin bermanfaat... 


105 1 yo wall Ulas 3 dag 4 lu Fl Ubi JI R3 

Ia na Saka ie as Isa dang a o mall asas 
lag dll agy io doulg HoBY Wall Id yo di pl 5320 dad MI dl Hall Ika yo Sawo 
aliwo 93 laS Selual Hao ole H9gall Ulguall Silgall ily al sand ls 8 £ sublgoll cuka 
loy9 I5S9 wdxll9 sooJl9 poAl9 plaallg puill 851 99 9 Sa0ll omong elu 43 3 Loli 3920 Jd 
0.55 lol Jeda! Alisuo 99 Iwoll 2218 Uleg HAL dl SS yo padu 9549 d9e3 INI Yo wukool US 
Al loo 50 dio adl 3d lo SL do Vsloc ye Jusilsl Jl 


Fathul ilahil manan hal 150. Karangan syekh salim bin said . 

Beliau (mualif kitab ini) di tanya tentang seseorang yg mewakafkan hartanya yang sangat banyak 
untuk kemaslahatan masjid dan sekarang masjid tersebut telah makmur (banyak yg ibadah 
disana) dan ada di kas masjid harta wakaf orang tersebut masih lebih karena sangat banyaknya, 
Maka apakah boleh mengeluarkan sebagian harta wakof ini untuk suatu acara agar orang orang 
yang solat lebih giat lagi ? 

Maka beliau menjawab : Segala puji bagi Allah dan Allah jua lah yang memberikan jalan kepada 
kebenaran. Harta harta yang di wakofkan untuk kemaslahatan masjid , sebagaimana pada soal 
tersebut, Boleh mentasarufkan harta wakof tsb untuk pembangunan , pengecatan, gaji marbot, 
asatidz, imam, begitu pula boleh untuk membuat lebih giat lagi orang yg solat seperti menyajikan 
kopi, bukhur (asap yang wangi untuk mewangikan masjid) akan tetapi semua harta wakaf itu harus 
di utamakan mana yang lebih penting, Oleh karena itu boleh mentasarufkan harta tersebut untuk 
pertanyaan tadi dengan syarat harta tersebut sudah lebih dari kebutuhan masjid maka boleh 
mentasarufkannya untuk kemaslahatan masjid (seperti menjamukan kopi tadi, bukhur dll). 


Ye yo dust sala 
deli Ad asn oa ss del Hd yo Aclos SI. Ig Ank mao H3 aa WI Res slodell J3 lo 
deli SJ lo dl yA ad all KA Lao WI UC yo ad Sos Ul BW Je JI HS aw 

Jl baal! 99 S0! SL Al) H1 mill AS) loo pel 9x01 Ul SBI gag SN Al Ale bell peiSo1 AM Al, 
Ala, Up pdl 04,6 Sigi Jul Anlluno sdg Wi ,lac We Sail JI sanwoll 889 UE yo Jill S5 Lo Jlla 
vOU SSI 39 JO, bal L9 YA Jodi yo sdg yel all del 3S 3 @all il,3 OX, IS Jd lo 

JAE WA JB, (sam) A3 yel ol le dl Kia il JI X0 jl 90 va! Jal. 


Fatwa syekh bafadol hal 100 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3818 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Apa pendapat para ulama tentang masjid yang ada padanya harta harta wakaf karena ada 
sebagian santri (para pencari ilmu) ingin menghidupkan antara waktu magrib dan isya di dalam 
masjid untuk mempelajari kitab kitab figh maka apakah boleh bagi pengelola wakaf untuk 
menggunakan harta wakaf tersebut untuk keperluan menerangi mereka karena lampu yang 
mereka gunakan tidak cukup bagi sebagian kelompok yang lain? 

Maka beliau menjawab : "Boleh menggunakan harta wakaf untuk keperluan menerangi mereka 
untuk mempelajari figh di masjid akan tetapi hal itu jika harta tersebut lebih dari pembangunan 
untuk masjid (jadi jika masih di butuhkan untuk membangun masjid maka tidak boleh) , kebolehan 
tersebut karena mempelajari ilmu figh itu disamakan dengan membaca alguran karena sama 
sama untuk memakmurkan masjid". 


Telah berkata di kitab golaid : telah berfatwa sebagian ulama yaman akan kebolehannya 
menggunakan harta wakaf yang berlebih untuk menggunakannya untuk mempelajari ilmu dan 
membaca guran di masjid. 


SI oa OLI ai Ubud Rig, 

G3 HJ 1933 Kalla! Cubus Sila yAIL Kemdil Je Gasa All Salun 195207 UI US al JB ls 
(V). 

ol allah aus Al II Ga A3 BEJ sila Doll ael3 SNI agalla Alb Gal Gp All Saus Jas lal 
(GAN @gll) . (ON) Gasigall G0 19538). 

9d snbuall logo sol ul adl elalel yag Kah £ day III XI 58 salad Holosu SL Olllo : JaXl Sal 
Mata alus Ale 93 Ole Jang dwi blog 1d 0aNg leio pagi lo puosig Wong laglu 
lS Wbsill elgil isledly Plak lesslac SL yoll ? agudsu J9 » dil 193 ly dalil Kiu lb Lani lg 
sawi UAS 9d ll dugisoll 8 lasll 9d osdg . Al la us BI Ul ll sil gw 9 dll al JB 
ON elaloll 53005 SESI ca: Asal at “ella busa 2 Gelas Ng» bumil elus 
@8 CSollg Bl 5 badal Lisa 16 semai 2 loe 9 obong JB amat alialg ale Ju Ball 
laila 09, Sewa! Jo53 yo JSI Rio WNI CuAsO JB Ul dll - dio pyiwl lordaig OI SSI, 
vtooW ball alas lap abiillg , Lendlao wig . 


- Rawaiul bayan juz 1 hal 410 : 
USS Ad DU 33 ellasl Kalau Idol" AKI Kembil WE Gadai dil Slua 95a2g Ul US otall J6 lo 


Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka 
mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka 
kekal di dalam neraka. 

Surah At-Taubah (9:17) 


Ol dilal tang” lil VI gaS3 A3 BBI ssi DWI 2819 SNI agadl AL Gol 40 db Saus 3a27 Ll 
Gaia! G0 |913S, 


Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 
siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah (9:18) 


Hukum yang pertama 
Apa yang di maksud memakmurkan mesjid pada ayat yang mulya tersabut ? Sebagian para ulama 
berpendapat bahwa yang di maksud memakmurkan masjid adalah dengan cara membangunnya , 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3819 ) 9 


membetulkannya jika temboknya rusak ,mengokohkannya ,dan ini merupakan memakmurkan 
masjid secara fisiknya dan ini juga sebagaimana yang telah di sabdakan rasulullah : Barang siapa 
yang membangun masjid walaupun seperti kandang burung (kiasan akan minim nya 
bangunannya) maka kelak allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Sebagian para 
ulama juga berpendapat bahwa yang di maksud dengan memakmurkan masjid adalah : Dengan 
cara ibadah seperti solat didalamnya dan segala macam bentuk pendekatan diri pada allah ini 
sebagaimana yang allah firmankan: 


JG #6 Lead Ad aah All ad SE BI Ul AU Gl gn 93 
Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut 
nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Surah An-Nur (24:36) 
Ini adalah memakmurkan masjid secara ma'nawi yang mana ini adalah maksud yang luhur di 


dirikannya masjid. Dan ayat tersebut (at taubah 7-8) bisa berma'na 2 (Dua) : yaitu memakmurkan 
masjid secara fisik dan ma'nawi. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama 


Telah berkata imam Abu Bakar Al jassos : Memakmurkan masjid itu bisa berma'na 2 (Dua) yaitu 
mengunjunginya dan diam di dalamnya dan bisa juga membangunnya dan menjadikan baru 
bangunan bangunannya yang telah rusak. Maka ayat tersebut memberikan faidah : Tidak 
bolehnya orang kafir memasuki masjid ,perhatian untuk membangun masjid dan mengelola 
kemaslahatan untuk masjid. 


Me Is 
(V3 dgill) ( ARIL pemil ade ups dil Snllus 195487 ul HS sll GK BY: oles di : Lilg 
sos YG : Jati loS « lgog Ja ld 155 ! wulillg . Le» dlolg lili, : ladasl . Lea USSI lgi locg 
al Ingin salad alisy Ja Jl au) ISI ? aus Ale Al calo wuill J3 A03 0 uA5y (SI 3G Sawo 

osna Jas YA : dsill) 4 SI sala all Sole Yo dl Maluo 5083 lail | : odles dal 233 . uledL 

: Il kesal. 


- Tafsir Ar rozi juz 2 hal 303 : 
GS Ad UI 933 Klas Kalau Idol" AKI Aemdil MIE Gadai dll Salua Ig5a2g Ul US oa) 6 lo 


Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka 
mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka 
kekal di dalam neraka. Surah At-Taubah (9:17). 


Memakmurkan masjid itu bisa dengan dua cara : 
1. Membangunnya dan memperbaikinya 
2. Menghadirinya dan melaziminya 


Sebagaimana perkataan : Si fulan memakmurkan masjid artinya dia selalu hadir di masjid dan 
lazim di masjid ini sebagaimana sabda rasulullah: Apabila kalian melihat seseorang yang sering 
berada di masjid maka saksikanlah akan keimanannya. 


al abah Saad” Ul NI Ga J3 SESI oil all ABl3 2S asalls dls al (ja dl Salun 502 lil 
Giga Lo 195) 


Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3820 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah (9:18) 
Maka termasuk memakmurkan masjid adalah selalu hadir di dalamnya.(beribadah di dalamnya). 


2 Ghufron Bkl 
Bila rebana tersebut membawa maslahat pada masjid dan uangnya diambil dari uang masjid yang 
diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid maka hukumnya BOLEH. Wallohu A'lam. 


Batal 3 Ma Gen aa (e STA 
9539 dalodl day Ul AI adl JS 9S Mal M9 09 Lang mill SN asi lake SINI 08 yul 
sa sesal sos den al etn dn an ala IS oa Less saya ali ar aa ia 

ulas ale sl5 Isl J8 isa JJ Ula walusadl gn LS 4 Lao lodgoi9 9559 dgg3. 


150 3 yo 3d el SS) Sia ml Fest Ulin! JI H3 
d3 939 sanso YAI 989 wu dall Snuual AIluno we HS Yo H9 Ja ye oles All ana Jis 
ku Ji in ll aga Dio daulg HoBY Hall Id yo Kd BLS 3954 Jad MAIN Gal Sgll 8 yo Sewa 
alimo 93 lS Selual Hao ole S9igall Ulum) Gilgall Ag al sand Ll 8 £ sublgoll cuka 

las IiS9 wAalg monJlg ploNlg alang aril 8 sal 99 9 ASaall Lawang elu 49 3 roll 3 92 Idul 
0.55 lal Jl sal Alisuo 99 Iso! 5928 leg HAL AAI SIS yo mM 29549 d9g9 SD yo wukoall UC, 
Al mall 50 dio ml 3D lo 4 So dg loe ye Jessi Jill 


| 108 : 3: 2 wall dab 

ale Igigall 229 J4 Gnoiollg CusdgalS soo) pusd « pludl GB le pai ena Jlsol ul dlels « 
Elu lo yoig Sol Jeg d)lsull ng laale A93Goll Ra) ISS9 Ld 0 Groiiollg 9d gs Ula) pudg 
4 Gnoioly U9dgaS Sila pwudg pluSIAI9 Kl Mic day 392 Yo dis dc Idol yo IKS9 ASI 0 
irainal 3 6 yisoll all US 9d nellgal 9gi0 20 3950 puwili Idag , bllao dulc cg oll 1, 159 billao 
« yomoaillo so yillo elulIS LoSal9 Usia Ball vc Sl ga 1 US bul 3d Jodo d lasll .w H3 
1329 dalno y3SY lo g05 dll 223 US bul, dolosdl 9d H3 S9 om SOlIg SO gag Jul plSSU 
Iluooll 98 al owl WAN 9 ala A9 3S Joo yo Hd 429 dasi Joiy . 


100116 Jusdb Sala 

Bel ya ad well La el! mall adl 130 dolan SL. 3B 0 dule Snnau0 3 ago AI Rii elolell Jo Lo 

Bel ja SAI al adl YN ad roll ES) Lao Hg Ae 0 ag Gx Ul SBU Jah aiill LS LAU 
NP Ta an AN AT MAA Teri 
Yg, dio pdl 04 yb Bg Jul llao pdl9 di ylac ade dil Jl Kawali A89 AE yo sdilul 555 lo Jul 
vas Sya 33 JB al elasi laa8 UN lol yo yag well beLaS ad al 33 VX,ells ad Lu 
JUN JB, (Somuall) A8 yel,3 al ale dl Rio il Jl 32 3 9DU yaa Jl 


Sibarani Ba Ba na eat dian) 
Y iliuo A59 549 dala any ul NI asal 3S )9SSAll mall 953 59 long pull SN pg lele s3 
oa! Sesaallb Obey lala GI Sal Si dh sets Ann lb: 53 heis2 gaga Sasa 

Wyloc dc al) ISI J8 isa ad lg wall ga US lao lad gdig L95g. 


ala Aa 99 Elisa Anni - (26 / 52) 
ole Sedgall YG wo19 WI ai yo HS 99 lol pgule Sadgall H5 ale Igdgoll dls pai (€53) 
uwiSollg « Las Jablai Sol oadlg lal 9 S0) omong elu 9 Wi loc wc gl lellao 4689 sbuwoll 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3821 ) 


399 doll LSI JJ £ AN ee lgs umiS) 
small Ana Hall JS gl GW INSy Syam banyu mill 4 4 ya99 ag alolg 5330 Y ud Bal 
255ial Ita lgi s5 uto- | Ray al ade Wo al Jo all « dug sil 9 N 5S al dag, 0 22 
us ang Jis ASI Sgsull uc dd9Jll Alis lo sxAio 9d Slaall Ball 9 ala USA) ES 20 mac Yo 
audi! gd Iidg pnuwol) dnogll yo dubai 9 S9 Allno de Sg 98 aS lag) 3 Lu dil ll sell Lgu 

ssi bagu99 H1 SIS 38 laga KdI9 wobll GUI axin9 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/944301988925943/ 
www.fb.com/notes/948285705194238 


4233. HUKUM MEMAKAI UANG KAS MUSHOLA UNTUK 


ACARA MAULID 
PERTANYAAN : 


Titipan lagi. Assalaamu'alaikum mas.. ini orang kampung saya mau ngadakan acara Maulid, tapi 
dananya katanya mau diambilkan dari Kas / Kotak amal langgar / musholla, ini hukumnya gimana? 
maturnuwun (Raden Mas LeyehLeyeh). 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam. Hukumnya boleh, dengan catatan : 
1. Dana yang digunakan merupakan dana untuk kemaslahatan masjid. 
2. Diselenggarakan di dalam masjid. 
3. Tidak ada kebutuhan yang lebih penting. 
4. Dengan penggunaan secukupnya 


Referensi : 

1. Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 65 
2. Fathul ilahil manan hal 150 

3. Hasyiah al-@ulyuby, juz:3 hal.108 
4. Fatawi, hal. 100 

5. Rawaiul bayan juz 1 hal 410 

6. Tafsir ar-Rozi, juz:2 hal. 303 


Ibarot : 


(SSI 515) 65 : 00 ad imo sy 

op AS sol SI clls 63 daa Can yl RI sa Y giiy Sasa) SC elu mill 3954 (D dliwo) 
459 39 dala any Ul NI sial daS 2 9SSOll all H9 5 58 lgsg pai SN Asi lele s WNI 08 sila 
Ga Sautal ai Sl lo Je al call st nas dll ulas Telan Saul Spin 
Ulos ale al) ISI J8 isa Al Ula walunall ga LS. loo lad 9539 U9559 d9g3 


150 3 yo maid EL 24 das Y1 dlu Tuti Uliall INI R3 

AA Nan asas SA sat gali Sl aa MILAS- le 1312 Yaa aula da lala 
lagi dy ll asu Yin doulg dB Wall Id yo cun ALS sa5y dad MIN Sui Ag SA yo Sawo 
aliwo 43 laS Soluall Alluno ade (398gall Ul uall Gil gal Ala all sandi Lal 4 £ subolsoll claal 
load I3S9 YAIl9 xo5JI9 plodI9 Aoi all 221 39 9 Soal cowoallg clull 43 9 all 920 Jidull 
0.55 lol Jeda! Alisuo 99 Iowoll 9248 Uleg HAL MUI s5 yo padu 9549 d9e3 INI Yo ukodl US 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3822 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al loo yo dio adl 9d Lo si X4 lg Wo ye Jual Jilull 


108 : 3: 2 wall dab 

wc Sgigall M9 Ju Hrrninlg UodgdS lol sud «alus SS Hde mukidi pawai Jlgol ul elo « 
elu bo sig Sol deg Bolu ang laule Aggall H5 S9 Lu Grwiallg UgdgaS Aoa awid9 
ai asn naat Sila pet LO al dag an s2 Ale Usa IA oa 
bawigollg 5 wigoll akal KLS 39 pgllgSl a9g20 Lo d9Slo pewiill Ixng , lallao Ale 69939oll &) IaS9 lillao 
“ wamonillg ps0 jills slullS loSalg Usia Wal Las Ol Bau US lo ul 38 Jloolg P bell uw Sd 
1329 daluoo 3S lo R02 Jl ga US lou , olesi 98 Jd s9 ym Sallg Sl swllg Jlwllg ASI 
Iloall 99 alm) sdXlg alodI9 3S Jladl yo kd u£3 d)bell Jasu . 


100: Jusdb Sala 

Bel sal UB Cell! La elasl alel Lal 0 Ala SI JI IlB0l Aula Snuuo 49 mes AI gs lalell Ja3 Lo 
Beli SI al yul Yah roll yi) Lao Wall AE 0 adl Haa Ul SBU Jd iall US LAU 
Jeda 93 29550 B1 yA A1 sari 33 loo mel Dm al sa 395 SY Al aula Bel al ago Y Uya, 
Yg, dio dl 04 b Bg Jul Mllao pdl9 di ylac ade dil Jl sama! A89 AE yo sil 553 lo Jl 
vas SIA 33 JB, elasl laa8 UI lol yo was yel beLS ad al 33 VX,ells dub 
JUAN JB, (Sowall) A8 yel,3 Ol ale dll Rio il Jl 320 3 95U yaa Jl 


M0 2513 SESI OI pati ball gila 

GIE Ha Jl 933 Falls Cabus Illal SKI Sewa Gadai dil Snlus Iga Ul 4S all JS le 
(17) al ali Lang al NI Ga Ip BEJ sig Akal A85 SNI agus GL gal 4g dil Sala 3507 LI 
OK Kah S dog SI NI 9d Saluall law salllo ! Jail Sal (18 AT/&sill (18) Jasiaall 20 Ii 385 
Jas inusl 0 lol ar ng: Lino-a5e lo.cin y19 Inn an lnsliy as Lagi jloetsl sal el adl labu 
SL sal Menang B3 Aisll 93 buy Ad dl ui, lb yi gg Ion dsni 0 ! akug Ule Ji ale 
anal 9 S3ug 33 Ul al ul Lgu 93" sda dil JB la ball elsa toliells Dual Lai loe ". 
sesal Ab 3 sal 51 ul sila Ng: 2 Lal sya tana yA all ya pall Argiall 8 lal Ka 9 
voloal Soal JB. ani pidio lc Ju Kali YA slolell »9g05 pluisl 9A9 , dgigallg dawai 

JB ul adl - dio pa yil lorya59 03ly SS XI9 A9 LSAll9 Wib) lada! Gaia 9S) ouuoll 8 ,loc 9- 
up basil alaiN Lea pbilla , Lendlao sig , gili yog , Anluall J955 yo JSI gio YAI cash. 


(303 yo12 2) “SSL sawi 

(AT 2 Aoi YA RIU mt ale Cadas Ali Sun 193085 ul GSos JS Gp: dls di : Lilis 
s02y JG : Jgiti loS « lgog Ja ld 0155 ! Gulillg . Lo dL0l9 lili : ladasl . Lg USS lgi lacg 
dlngal alun abu Jo Jl al B3 alay Aule All lo suill J9 A0 lag 0 Ay SI 7 Mu 
Je58 (18: @sdl )£ SAI asas WIL Gole Go Al saluo jas loil ) : dll gal did ok UluL 

2 blehe Bun Aa 


Terjemah: 
1. Bughyah al-Mustargyidin hal. 65 


"Diperbolehkan bahkan disunnahkan bagi takmir melakukan sesuatu yang biasa dilakukan di 
masjid, seperti menyediakan kopi, rokok dan sesuatu yang disukai para jama'ah walaupun hal ini 
tidak dibiasakan sebelumnya apabila uang kas ini sudah melebihi untuk pembangunan masjid" 


2. Fathul ilahil manan hal 150. Karangan syekh salim bin said 


Beliau (mualif kitab ini) di tanya tentang seseorang yang mewakafkan hartanya yang sangat 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3823 ) 


banyak untuk kemaslahatan masjid dan sekarang masjid tersebut telah makmur (banyak yang 
ibadah disana) dan ada di kas masjid harta wakaf orang tersebut masih lebih karena sangat 
banyaknya, Maka apakah boleh mengeluarkan sebagian harta wakof ini untuk suatu acara agar 
orang orang yang solat lebih giat lagi ? 


Maka beliau menjawab : Segala puji bagi allah dan allah jua lah yang memberikan jalan kepada 
kebenaran. Harta harta yang di wakofkan untuk kemaslahatan masjid, sebagaimana pada soal 
tsb, Boleh mentasarufkan harta wakof tsb untuk pembangunan, pengecatan, gaji marbot, asatidz, 
imam, begitu pula boleh untuk membuat lebih giat lagi orang yang solat seperti menyajikan kopi, 
bukhur (asap yang wangi untuk mewangikan masjid) akan tetapi semua harta wakaf itu harus di 
utamakan mana yang lebih penting, Oleh karena itu boleh mentasarufkan harta tsb untuk 
pertanyaan tadi dengan syarat harta tsb sudah lebih dari kebutuhan masjid maka boleh 
mentasarufkannya untuk kemaslahatan masjid (seperti menjamukan kopi tadi, bukhur dll). 


3. Hasyiyah golyubi juz 3 hal 108 


Ketahuilah bahwasanya harta mesjid itu terbagi 3 : 

1. untuk pembangunan masjid. Seperti harta yang di dapat dari pemberian untuk masjid , 
sedekah untuk masjid dan pemasukan wakaf untuk masjid . 

2. Untuk kemaslahatan mesjid. Seperti harta yang di dapat hibah , sedekah , wakaf untuk 
masjid , untuk perdagangan dari usaha mesjid , barang barang yang di jual dari milik masjid 
(menurut suatu pendapat bolehnya menjual barang wakaf yang sudah tidak terpakai atau 
rusak) . 

3. Untuk keperluan masjid secara mutlag seperti harta yang di dapat dari hibah , sedekah dan 
wakaf untuk masjid . 

Pembagian pembagian ini di ambil dari pemahaman para fugoha di kitab kitab mereka yang dapat 
dijadikan sandaran hukum. 


Dan perbedaan antara untuk pembangunan dan kemaslahatan masjid (no 1 dan no 2) adalah 
adapun yang telah permanen harta wakaf secara hukum dan dzat bentuknya seperti 
pembangunan, pengecatan, pengokohan, pembuatan tangga tangga, jalan, Maka semua itu 
termasuk pembangunan dan Adapun yang mencangkup semua itu juga dan apapun yang bisa 
membuat kemaslahatan untuk masjid seperti gaji muadzin, imam, pembelian minyak untuk bahan 
bakar lampu maka kesemuanya itu disebut maslahat. Jadi maslahat itu lebih umum dari pada 
pembangunan. 


4. Fatwa syekh bafadol hal 100 


Apa pendapat para ulama tentang masjid yang ada padanya harta harta wakaf karena ada 
sebagian santri (para pencari ilmu) ingin menghidupkan antara waktu magrib dan isya di dalam 
masjid untuk mempelajari kitab kitab figh, maka apakah boleh bagi pengelola wakaf untuk 
menggunakan harta wakaf tsb untuk keperluan menerangi mereka karena lampu yang mereka 
gunakan tidak cukup bagian sebagian kelompok yang lain? 


Maka beliau menjawab : Boleh menggunakan harta wakaf untuk keperluan menerangi mereka 
untuk mempelajari figh di masjid akan tetapi hal itu jika harta tersebut lebih dari pembangunan 
untuk masjid (jadi jika masih di butuhkan untuk membangun masjid maka tidak boleh), kebolehan 
tsb karena mempelajari ilmu figh itu disamakan dengan membaca alguran karena sama sama 
untuk memakmurkan masjid. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3824 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telah berkata di kitab golaid : telah berfatwa sebagian ulama yaman akan kebolehannya 
menggunakan harta wakaf yang berlebih untuk menggunakannya untuk mempelajari ilmu dan 
membaca guran di masjid. 


5. Rawaiul bayan juz 1 hal 410 
G3 Ad JI 933 Aelael Eibus Sllal "AKI Kewil WE Gadis dl Saus 195855 Ul US ia) US lo 


Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka 
mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka 
kekal di dalam neraka. Surah At-Taubah (9:17) 


ol dllgi ss” all N) Gasa A3 BESI oilg Bikkall ABI3 31 agalla dl Gal 56 All Sallus 5685 Lil 
dadi yo Ii e3 


Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 
siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah (9:18). 


Hukum yang pertama : 

Apa yang di maksud memakmurkan mesjid pada ayat yang mulya tsb ? Sebagian para ulama 
berpendapat bahwa yang di maksud memakmurkan masjid adalah dengan cara membangunnya, 
membetulkannya jika temboknya rusak, mengokohkannya, dan ini merupakan memakmurkan 
masjid secara fisiknya dan ini juga sebagaimana yang telah di sabdakan rasulullah : barang siapa 
yang membangun masjid walaupun seperti kandang burung (kiasan akan minim nya 
bangunannya) maka kelak Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. 


Sebagian para ulama juga berpendapat bahwa yang di maksud dengan memakmurkan masjid 
adalah : 
dengan cara ibadah seperti solat didalamnya dan segala macam bentuk pendekatan diri pada 
allah ini sebagaimana yang Allah firmankan : : tenan ia PAN An 

Jl ila gaslb Led Ul Try Aoual G8 S9 BI Ul UI usl Yu 4d 
Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut 
nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, Surah An-Nur (24:36). 


Ini adalah memakmurkan masjid secara ma'nawi yang mana ini adalah maksud yang luhur di 
dirikannya masjid. Dan ayat tsb (at taubah 7-8) bisa berma'na 2 yaitu memakmurkan masjid 
secara fisik dan ma'nawi. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama. 


Telah berkata imam abu bakar al jassos : Memakmurkan masjid itu bisa berma'na 2 yaitu 
mengunjunginya dan diam di dalamnya dan bisa juga membangunnya dan menjadikan baru 
bangunan bangunannya yang telah rusak . Maka ayat tsb memberikan faidah : Tidak bolehnya 
orang kafir memasuki masjid , perhatian untuk membangun masjid dan mengelola kemaslahatan 
untuk masjid. 


6. Tafsir ar rozi juz 2 hal 303 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3825 ) 


G3 JUN 983 Kelas Cal Iii" ARIL Kamil SE Gadis dil Saus Ia jago Ul USoAal) US Ls 


Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka 
mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka 
kekal di dalam neraka. Surah At-Taubah (9:17). 


Memakmurkan masjid itu bisa dengan dua cara : 

1. Membangunnya dan memperbaikinya. 

2. Menghadirinya dan melaziminya. 
Sebagaimana perkataan : Si fulan memakmurkan masjid artinya dia selalu hadir di masjid dan 
lazim di masjid ini sebagaimana sabda rasulullah : Apabila kalian melihat seseorang yang sering 
berada di masjid maka saksikanlah akan keimanannya. 


Ol allah dada VI gaS3 9 BEI sila SKA ABig SAI agallg dUL Gal Ya al Slua ja ll 
Ceaigall 40 | 9 9S 


Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 
siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah (9:18) 


Maka termasuk memakmurkan masjid adalah selalu hadir di dalamnya.(beribadah di dalamnya). 
Wallahu a'lam bish-showaab.(DA) 


http://nurulcholil.net/article-perayaan-maulid-dengan-uang-masjid.html 
http://www.muslimedianews.com/2013/09/lbm-nu-jombang-boleh-menggunakan-kas.html 


MUJAWIB : Raden Mas leyeh leyeh, Ghufron Bkl , Kang Dul, » Wc. Muhib Salaf Soleh. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/921666174522858 
www.fb.com/notes/piss-ktb/4233/961890393833769 


4377. HUKUM PENCAK SILAT DI DALAM MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Romantz Ar 
Assalaamu'alaikum. Pertanyaan titipan : Bagaimana hukumnya mengadakan pencak silat di dalam 
masjid ? Syukron... 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa'alaikumussalaam. Menari dan melompat kegirangan didalam masjid diperbolehkan karna nabi 
tidak melarang saat Habasyi menari dan berjoget di dalam masjid, dan saya menyamakan 
berjoget dengan pencak silat asal tidak mengganggu orang beribadah maka hukumnya boleh, jika 
mengganggu maka haram. Demikian juga bila ternyata pencak silat tersebut selalu dilakukan di 
dalam masjid sebagai tempat berlatih dan menjadi kebiasaan maka harus dilarang. 


25 wd Salal 
ghal H3 2D am ya Lia Usus Ja 3, mma yA da |Na ca soap ypela, SJadei S playa kla 7923 gikal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3826 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Baja yA llla Sal BU Lala Wa dd Wany aing HN dang) leo sp layan siaJ 2 Mala, yaaa Wa Sal ya 
Wkigla8 4 lan ) Dak Was Ag AMA apa SL) Jp saint | JA tina, lu AI Sl play gesA La) MG 4 alan IYA 
AA Ja kkdng lag ya Yaa S3) ale Ila ) 958 RI 3 Hala PA (Wa KPA N ut AGA Yurtile Pala Ya Ya Ly ya Yan) 
gaad II Sl Ia S7 AA yeh San Uasiny Ya SU Hang IA JA Illa Sal US pp Kara Malani » YA Ll Sal, 
Ie Sy ESA ULAR lia an ya at Wak kan Ibis 3 PET 


Bergulat di dalam masjid juga diperbolehkan. 


aan SMA Ld one Bupati» Dls UM coat gaada 2 Hala 1 ( alan yey 23 Ui» Oh UM SA pada - 
Sep ) AMA IIA, ba eta, Wo gkA MEtyA 

an IN maan LL SL. 

(set be MPA Pil Man lag ey ea Liya» Oka UM SA pusla an Jliga SAS Kan ala ye Ih Uaasle Bawang al 
Bl yag MA - dag Uk ola pulo - 1 dcgadl ca) f ang ola lal 5 yA 3 Ilawaa) 


Diceritakan dari Abu Hurairah Ra. ketika para Habasyah memaikan alat perangnya ( tombak ) 
masuklah Umar Ra. dan melempari mereka dengan kerikil maka Rosulullah bersabda. wahai 
Umar biarkan merika. hadist muttafag alaihi. dalam satu riwayat dari Bukhori ( di dalam masjid ) 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam. Jika masjid dijadikan tempat bermain dan menjadi kebiasaan, maka harus 
dilarang. Wallaahu A'lam 

Ta'bir dari kitab Ihya II / 173, dalam bab munakaraatil masaajid: 


K3 Vosuakenad ISP Sula meal JS yuli Yg ali 03 3 Kal wall uga Jis Tjas 
ban tato maho Isani 3 Us3 Lol saall sal SIN del des Ie sudi el le 
dayaiS 99 WS J5u loo 
kis WI 9nd, Aiile JSY S9 mkug le JII ola Ml Jaw) ui" Heal 38 S9) lo JulS Ja Julao 
swall y8 ya ag celallg Ipall y3rebs 38 3 tua dl C3 bi saia" 
si Gel oa ara LS ak tol ae ab ah to asal balo wa! Iss ) dauoll ul 98 ola Yg 


elowl ULS $3 


Link Diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/949813611708114 


www.fb.com/notes/989294061093402 


4486. BOLEHKAH TANAH WAOMAF MASJID DIBUAT JALAN 


PERTANYAAN : 


2 Anake Garwane Pake 
Assalamualaikum. Pertanyaan via inbox : Assalamu'alaikum. Mau tanya , tanah masjid dibuat 
jalan agar bisa buat lewat baik ke masjid atau sekedar lewat biasa. Apakah hal itu boleh, karena 


orang yang mewagofkan tanah tersebut sudah meninggal. 


JAWABAN : 


2 Aby Nahza Al Asfhany 
Wa'alaikumussalam, masih adakah jalan lain untuk lewatnya orang-orang ? 
- jika masih ada maka tidak boleh. 
- jika tidak ada lagi kcuali harus melewati tanah itu, maka boleh karena termasuk kemaslahatan 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3827 ) 


masjid. Wallohu alam.. 


X data! Fuad Md CI ISU Fool Asugil sama pnga  UL owl al Mall rasa 58 ul 
dd) Gb Jamal. 
Ya Anne jas KA Sab 5 das elelali ssi cus 03 


Dalam sebagian syarah ditegaskan : bahwa masjid tidak boleh dirobohkan demi memperluas 
jalan, berbeda untuk kuburan, karena masjid akan tetap exsis apapun adanya. Jika melihat kitab 
mawahibul jalil, untuk perluasan jalan maka bukan tanah masjid yang dipakai tapi memakai tanah 
warga yang rumahnya berdampingan dengan masjid, bahkan warga tersebut boleh dipaksa untuk 
menjual tanahnya demi pelebaran masjid. 


yasy ole 4 sama guugil 25319 « sama WDU , J you well mall yo ul Lula :) sub 
dit Gro Gb yALI J yo eKS9. sauoll Rugi 

led XI omlid a00 9 Lgi Lo2d Bb HD ALI 39 54 Usia Jay old le Risl9 «at, ul il 
sluo dau As gi 8 ic Al LA) Ula Jaiy9 Jloll Ly yo All AR Ya pl lg Sob Ru ade 
HI Foml adl Asl,S Abd all 20) dl aaisl9 «alel NE Isl o4E9 elllo Jatug « akug le dll. 


Ibnu rusyd berfatwa dengan kebolehan memaksa pemilik tanah yang bergandengn dengan jalan 
umum yang rusak oleh sungai, sehingga tidak ada jalan lain bagi penduduk kecuali melalui tanah 
tersebut.... sebagaimana yang dilakukan sayyidina utsman dalam mmperluas masjid rosululloh 
.dst.. 

http://islamport.com/d/2/mIk/1/23/1043.html 


2 Ghufron Bkl 
Intinya boleh bila untuk kemashlatan masjid 


150 3 yo etil Ula J3 Saga Ui dlu Fil Uiall JI gi 
A2 ana bana PI sena Sawan ml ele 9S Nol Cah la ella alias ilta 
lag s3 dini agy io doulg doBY Wall Id yo dp 3320 Jah MSI mud Wall Ibd yo Sawo 
iluso gs lo as Lusll olao sie LA soal wil azal Selaolalil ga serak GS wubisall sial 

las IAS9 wAxl9 monllg aloAlg alaollg aril dya 49 9 ASaall Lawang elu 49 3 call 392 Ifa 

0.53 lol Jeda! Aliuo 99 Iowoll 9218 Uleg HAL dl s5 yo padu 29549 d9e3 DI Yo ukodl US 

Al lol 50 dio adl 3d lo 3 co do Wi loc ye Jusill Jill 


| 108 : s3: 2 uga dab 

de Sial W 9 J4 Groiollg segi gal los) pwd 4 aludl GIS ole pw oma Jlgol Ul alelg 
elu bo yoig lol deg iolull ng lake Aggall R5 (S9 Ld 4 Gawiiollg cegdgallS Ill) pwdg 
4 Swoiollg wodgollS Gile pai ju, solll Mc ay 392 yo is Ale Agigall ya ISS9 ASI yo 
dxoigoll 9 8 misal! aall US 39 pdl o3I a9g20 Lo S95lo asusill lang , billao Ank Ida ga, ISS 9 kalao 
“ yAmonillg pw Jillg clullS loSalg Usia SJ Lc Ml R2 US bul 3d Jlodlg ilodl uu Gods 
Ing daluao u3S lo R02 ll R21 US ul, olesi sd dls uE9 wwSOlls SI gwllg Julia ASSJU 
Iloall 99 all sdXlg alodl9 33 Jadi yo ld uc d)bell Jasu . 


100:2 Jus8b Sala 

Seljad Ud eyelanl uye dell Ul yo clan SL I:3B3I Ale San 9d aga AI Rs lalai Ja Lo 
Bela SL al adl ON sae Resa GAS) Lao Wgll AE yo pel Iu ol UU Jad ll US Law 
Ida 1982 5SS0ll BLU aa il yA) loo pg) Sony Ul JPU 5g SY Al ule bell agiSop Y Al 
Yo, dio adl 0 2g Jl ul Allan plg los ade bil Jl anal S9 AE yo Jill $$ bo JI, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3828 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


van wetan all 93 JB al elus lead UN Bllagll yo yd3 well Sela Ad Asal 3 UX, yua 
Ale Y BY JB, (Snaoll) Ad yel 3 gl ale dual ad Rail! il II d0 39 you Jdl 


2 Akhbib Maulana 
Hukumnya BOLEH menurut madzhab hanafiyyah dan malikiyyah, tapi menurut syafi'iyyah tidak 
boleh. 


snuwoll 9 led Sa sll US ISI aul dasi HS yo plis JII ale al dal yo JW 2 JI 98 cl a8 
soisoll 4 I3d9 dolel dana Lgio JIN serai yo Ho S8 dsb JI WB aa all alay N lewlg 
Gil ISd wi209 yA HI das Ulin gl G3 we UG WII US lo ul AS HS 98 s9. HdSO ugio 
US doukall uwgig doukollg Go sloll 0 Somwall uwgi 5924 LS dal 9 Snuuoll yo Ta boll Rugi 925 
Il JI 39 WII Yio dc Yo de Sgadl dal gal solo Ho Jl, 

Redaksi sama di roddul mukhtar jus 4 hal 378. 


Dari syafi'iyyah . 
- fighul islam juz 8 hal 221 : 

ben ab sn SY Ul 953 X9 Ball LAI jha auSC Y Ionawo Wa lolI Jas aloW 3 g5u0. 
- mahalli juz 1 hal 194 : 


549 A51 3 Soladl JB Ly Jlg gowdlliS9 ld 4c9 UL9 259 U22S dio sawi el al RIS a Dug 
591 los los» 


Jadi kesimpulan : KHILAF 
- menurut syafi'iyyah TIDAK BOLEH 
- menurut madzhab lainnya BOLEH 


2 Berkah Selamat Duniaahirat 
Numpang pendapat dari: 
- Nihayatul muhtaj : 


Josl SJ bb uu pl lo dag Ll lima Je yag Yg III gg diowd Y SLeleall Wall Jaa 
Pt USS Ul bgi GO CSI9 042 Ka rugi ol SAJ9 ? 9Suaall JB 4 Leuunsy 0 yui 39248 daluadll 
889 dolano ISU £ alsu An An uls colowo yg Y . 


- kitab raudlah/ al-wadf : 


adl Sl Jas ISL AI ea SL Ng « lolos 49 « bls OLI Je55 NS Wiid yo BII yi 90X 
WS 3 syal gile Jeu « ulssm ul: Ulil Sol 33 . gl) dalao M3 S3 bo BWI 
valas! ugd Egall susi Joisi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1048375211851953/ 
www.fb.com/notes/1053785551310919 


0103. AHLI WARIS MENGAMBIL ALIH TANAH WAKAF 


PERTANYAAN : 
Norma Aziz 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3829 


ASLMKM, ADA KEJADIAN NICH PORO DULUR... DULU ADA SEORANG KAYA RAYA 
MEMBANGUN SEBUAH YAYASAN PENDIDIKAN, LALU DIA MEWAKAFKAN SEBIDANG 
TANAH YANG DIPESANKAN UNTUK DIGUNAKAN PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN 
YAYASAN TERSEBUT, TAPI TERNYATA ANAKNYA KINI MENGAMBIL ALIH TANAH WAGAF 
TERSEBUT DAN DIGUNAKAN KEPERLUAN PRIBADI, BAGAIMANA MENURUT ANDA 
TENTANG KEJADIAN INI......... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Waalaikumsalam Wr Wb. Status barang wagofan sudah menjadi HAK MILIK ALLAH dalam arti 


tidak boleh ditasharrufkan lagi seperti di jual, di pinjamkan, di ambil kembali atau bahkan 
diwakafkan kembali. 


“Menahan harta tertentu yang bisa berpindah tempat yang hanya diambil manfaatnya dari harta 
tersebut dengan membiarkan bendanya dan meninggalkannya pada jalan kebaikan semata- 
semata untuk mendekatkan diri pada Allah.” | Hamisy alBaajuury 11/42 J. 


MWA)" oma Gelael ye Ulin cl Is AI II its Keong ora de SBN AS, 3 MUN Ol BY) mb cal JU 
“ Telah berkata Ibnu Hajar: “sesungguhnya kepemilikan benda yang diwagafkan kepada orang 


tertentu atau untuk umum itu pindah kepada ALLAH (lepas dari hak milik manusia) “. ( Tuhfatul 
Muhtaaj : Jilid. 6 hal. 272 ). 


Pendapat bahwa | Boleh menjual tanah wakaf, tapi peruntukkannya tidak berubah. Maksudnya, 
umpama wakaf itu untuk masjid, jika dijual, maka hasil harganya dibelikan untuk tanah wakaf 
masjid lagi. tidak boleh untuk pesantren atau lainnya, begitu juga sebaliknya. Ini bisa terjadi jika 
memang lahan tanah wakafnya terlalu sempit | memang ada dasarnya, yakni mengacu pada 
pendapat Imam hanafi yang memperkenankan mengganti barang wakafan pada yang lebih 
manfaat 


22 Bo 8 203 018 2 0008. 20 020-320 3Ic01 — 9-0. £- L 22 0.2.9 02020 2 200 202 - 
PI Jpuag Saad Io giaa! (II JT 23 Jewadi O4 Ol osis AS yang » Ankinll UN 4 Ko 22 Olg Ualis Sg pad! Ildatanl 5 peng V9 


MEA 


"Tidak boleh menukarkan barang wakaf menurut madzhab kami (Syafi'i), walaupun sudah rusak. 
Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkannya. Contoh kebolehan menurut pendapat 
mereka adalah apabila tempat yang diwakafkan itu benar-benar hampir longsor, kemudian 
ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang 
melihat kebenarannya". (As Syargawi 11/178) 


0-00 --.09 


PA MAA 
daa Ga sega UNY 


"Jika manfaat dari wakat tersebut secara keseluruhan sudah tidak ada, seperti rumah yang telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3830 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


roboh atau tanah yang telah rusak dan kembali menjadi tanah yang mati yang tidak mungkin 
memakmurkannya lagi, atau masjid yang penduduk desa dari masjid tersebut telah pindah: dan 
masjid tersebut menjadi masjid di tempat yang tidak dipergunakan untuk melakukan shalat, atau 
masjid tersebut sempit dan tidak dapat menapung para jama'ah dan tidak mungkin 
memperluasnya di tempat tersebut, ... jika mungkin menjual sebahagiannya untuk memakmurkan 
sisanya, maka boleh menjual sebahagian. Dan jika tidak mungkin memanfaatkannya sedikitpun, 
maka boleh menjual seluruhnya". (Syarhul Kabir juz III /420) 


0216. Membuat "Polisi Tidur" Di Jalanan 
PERTANYAAN : 
Hoed Ibnoe Hr 


Assalamu 'alaikum. Bagaimana hukumnya membuat semacam gundukan ( polisi tidur ) melintang 
di bahu jalan namun dengan tujuan agar kendaraan berlalu lalangnya dengan mengurangi 
kecepatan. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam...... Menurut Imam Nawawy, Imam Rofi'i dan Jumhur (mayoritas) ulama tidak 

boleh sedangkan menurut sebagian ulama lain membolehkannya bila tidak menimbulkan bahaya 
dan diletakkan untuk kemashlahatan bersama. 

KL aa id Le ope3 PAW Gal Un ali 4 Lela Y Uputasa Lele OS Lelol Su dg PL GS Many Ih 

3 5 ob sad Ol BIS GB Pabelan ad Lara UEA JIE VI 4 Pa Ui me LS Lai Kn) 

Semi pay yr La JBL Og Aling DO yadklita pain Aasely 6) ypadely Combi Jis Aataki le lamun, 


BUGHYAH ALMUSTARSYIDIIN 1/293 
mara Della Up en ad ea Up BIO ing Unas Sia OA Gajah Ya 
ALMANHAJ LI AN-NAWAAWY 1/187 


0443. Mewakafkan tanah untuk keluarga dan 
keturunannya 


PERTANYAAN : 
Hadiro Maut 


Deskripsi soal : Zaed mewakafkan tanah untuk keluarga dan keturunannya. setelah zaed 
meninggal, semua mauguf alaih menjual sluruh tanah wakaf itu dan dibeli oleh umar. tanah 
pmbelian itu DIWAKAFKN untuk sbuah yayasan. Pertanyaan: 1. bagaimana hukum jual beli di 
atas? 2. bagaimana status wakaf umar? kajian permasalahan mungkin ditinjau dari persepsi lintas 
madzhab bserta mahallul khilafnya. tengkyu. 

JAWABAN : 


Toni Imam Tontowi : 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3831 ) 


Salah satu syarat jual beli setahu saya milik tam untuk harta pribadi, cuma pendapat pribadi. perlu 
penjelasan seputtar pertanyaan : pak umar tahu atau tidak bahwa yang dibeli itu tanah wagaf ? 
saya beri tiga kemungkinan mas: 


1. pa umar sebagaimana umumnya orang awam (ga tahu) 
2. pa umar sebagai orang yang tahu hukum dan tahu duduk masalah itu. 
Alif Jum'an Azend 
Jual beli barang yang diwagafkan itu tidak boleh : 
Nailul Author : 
KAIN 3 AAL can ena Sa HA MIL JB dy dai aa Tono de Jala Ah Obat Lake g Lip sis 
LaaR3 dll) CAS eoaly D yana Calya Cola Sd Male le pgn Lila ya KELAS Ge Sya jay Cin NB Sa olah 
oke ai Of adl 3 paka Laden USUL Sk el, AAN pad Ol 2 Hell delonal dpddel 3 AaLadI J4 ca yo Lal 
Bus al la S Yy :JE dag J4 Ale ay. 
Tidak boleh karena jual belinya batal.. 
Al-Figh 'Ala Madzahibil Arba'ah : 
add OS OS Lula Hb II pnp Ia akta da aa Y JPU dad (Alka, LI Jaka Y HE OY HE gag #ling 
dl Layan ga Sah iba Tale Toman OS ISI VI SAI aa Jing Salah Soal aa ap Bd ya desai y SA dini Uli 
Ibu 0,54 pend aa OP AT Ella 


Karena jual belinya batal (tidak pernah dihukumi jadi, beda dengan fasid/rusak (dihukumi jadi tapi 
kemudian rusak), maka otomatis wakaf umar tidak diperhitungkan (dianggap tidak pernah wakaf) 


Hadiro Maut 
Sebentar, maaf ... 
SUN Jia —erga Y Sg Chad Jawa Cal ae Hi. 
Sans SAN JI Tadi) Ona 3 Spa ye AK Jaja Lama SY SINI 0 meal, 
JB oya mad LA) JI Jitu yaa Lalmuot Call: 
Gas Sles dl II SN Jia HI Ang (de Rain Jera 3 UMP Ga MY dlulola V3 Sbs AI Jl Jitu 
JP OY ade Spy JI Jasa dl (SL) USS memai yag Jl AI Jl Jitu al (Wah) OVJ AB JB ya eng 
BUAS II II Jas IN Ip ol ye WI 
CE ade IBI II jin PSPS 
ini bagaimana? 
Masaji Antoro 
329-39/328 » Ay SIN Tuk 15 yan gl 3 ASI 
Pn Odi 4 dya S6 SEL Maa HI 2 , SI Sab Bp ayal la 2 ca EK) J8, 


0-0 


- 0 co. - ... para 0. - - 0 . Sera - ....9 0 o- Pa 0. -9 (3 
Da ulangan dag BN Ie Menpar UN ea (esa Sa ae Sea 9 5 ana la PA rel 
Pe sana dansa wp sea 3 Wb Ak dat bag BN ag Ca AN OI CAM 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3832 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hah Hb VI «oh 3 Soo AB) Kia NS 2S WI Ka 

Sl S9 ana VI Aa Ja JA Ca KI ea Aa, dala Ah GEN II 3 Lala JG, 
dh. 

Ho de Hip UG an Ren yaa Je Ii La Oa BIN JIE Ji LAN 9 dh Sa : SU 
Joni Bg ed de dala gb gg aah al Je SR data ie. 

Di jam SP Ol Op Ne oa BUNG pa «Tale Rr ale Soal DS Of : dadi JG 
Jasa: Ti PI bnyak AN pH EL la BIAN Ae IS da in JS 


2 00 LA 0 


H6 SLS ale IP Old. 


dg Toga Ie Un) yA ag Sau Ula) die Sy Ii Ip Jaa : AJI JA 4 LL JG, 


0 Bek M3 AB LI AE 


Ga Gn Lola ia AA da 3 Bb Ge KA Un KA JS GUN ES). 


Ay 342 1 5 SAW Ryyy MT IOI, IBI T HAN, «2211 6 Ball, «325 «320 3 GAS orus 
(389 | 2 leak bay » 


(2) 389 | 2 gtes! giay 4 601 / 5 gadi, «254 / 4 puan SS. 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
Hadiro Maut 


0-0 - 0 0 2. o- - 9 - 0 0. 3.9 - 
SS Sana dl BL Jan AN) NG PE Gp ram Ima ya Ie Paus ale Sal o& oh 
g 3 ki f P3 5 2023, 0 


Ls Klas ale PPP 


jadi bagaimana baiknya Mas 


Masaji Antoro 


Ibarah lengkapnya : 


SITU II aa SPS Jtasi — 0 

5 - LX de Hijl Sp AS Jis gd alaka alas : 

Soya 5 la Of JI ASI ja Gym Gp Kaung Tina ly 6d SE JT bt gd Kata as 3 II ge 
Beiy dia AI SI HB Ula Iya Jaa 


2. 208 3 en 2 212 In 08 IU 0 - 1... -9 0 8 00. 0 0 @ # - -.9 2. 
Yg HI OSN Jl, Albums Ad Ie elo sam VI (AYI pelat ya Ulin Uli of - Jus Gina) 
S s : Ka i g 2 1 1 saj . : Loe 


0-0 8,90 0 @ . LOL o . 0. 


ai Kata YEN HS Jala 3G 


Oo SAY. 3 BA 90 


AI) kala Ug Sal Jang Ab IBU JET oya gp Agan Ke. 
PA Dag pa Um ale Sial OS bada Ni IL JIE 3 RN, 


c.30 30. 
Serai, Bhalla (1) . 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3833 


Ay 221 | 6 Bul lay «325 | 3 GW Lay 4389 | 2 god! aing «342 / 5 sad Ray) » 


dpl dg Iga S8 DEL AU aa HI sg HN ee S3 ali Ola Of : pera AS JG, 


Ph ap ena LA Sang Ego gan banya Ha 


0-00 


SN sa Tab AN 3 pa HI Sp 5) ML ia: 2 Manan 1 
D. 


ce R2 IX. On B3 


Ho Ce Hp UG an Ron Ga Je Hip Lo BAN Ih Ed KN yani C5 3 LI el 

Jai WA pd) HT dala AJ GB ear al Je Jah AI Lt 
DN ja i 2 Cal DI 3G AAS Ae BUNG SS AL Kan ale Ipad DS Dl : md JG 
dana Pa An PPA TN KPA HPA PAT SPA Sa an Is 
Ka Ta da ai dy HE Ka Ga Ia HAN Ai AA ya sa Jah y Latin au 


Sd - - 


Leah 3 alas Ada 4 SL ye WB pai Hepi Manan RAI Jas BI UR (2) 


- 


dp 342 / 5 II kenyang MT GEJ IBI T BA (221 | 6 Badi, « 325 4 320 / 3 US cus 
(389 | 2 gbi pahay 
(25 389 | 2 galim! yatay « 601 / 5 gili, «254 / 4 pudi SS. 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Hadiro Maut 


Waduh... kang Masaji Antoro, maaf kang Mas... bila dengan goul hanabilah plus goul ketiga 
syafi'iyyah, apakah bisa dikatakan jual beli pa Umar (pembeli dan pewakaf kedua) itu sah? ini 
kasus di kampung kang Mas, dan saya masih nimbang-nimbang... gimana? 


Masaji Antoro 


Karena pertanyaannya lintas madzhab maka silahkan pilih dari beberapa alternatif pendapat 
diatas... Jawabnya IA kalau pilihannya pada goul hanabilah plus goul ketiga syafi'iyyah... 


1074. HUKUM WAKAF DENGAN UANG TUNAI 


PERTANYAAN : 

Zesty Elfaza 

Hukume wakaf tunai niku pripun ? 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

Hukum Wakaf dengan uang tunai, ulama' berbeda pendapat : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3834 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menurut mayoritas fugoha' tidak sah. Sedang mutagaddimin Hanafiyyah dan sebagian ulama' 
Malikiyyah memperbolehkan dalam hal uang tunai itu berupa dirham dan dinar 


313 nye Cai 
saka)! Role j3 3 dy maag Y Aaladly mel Ky ig pyadakiy Aly PLN Aing li aa dp LSI KEY L Ol 
Je Hbd IV mapun may Lb Ini SL PI j3 Ai pala Hy BINI MIL ye SL Led VI dal Jl, 
Ulee jeeh ya JB IS Ui33 aras aib all G3 Jady SUS Ah naa Y SDUYU Y) 4 gita Y Lag Bal Jasa JI 
163 24 1g ella Sol ate 
S3 aa Lelaong LM Hb SMA jlerty Adya ya OI Ol ye ud Upin Ulgiud UY Lei3 muat DB piUAI, ad al Lely 
AS jkt USU Y BBI, dala ceng op AS AS ed SUS Kelar I5| BY Ad gan YG Ale oil oa de lo 
560N4 jus Wale Jess), 
OA GA Aa JB LA Ulas Hilal, mall Ay Lrpby Any SSI GO Lily 9 Jalal! Sp Up lks Jnali JB 
SILYI delay oya B3 SLYI Cait Leiy 3 Jyi amaZ II Nda de TES BAY LS Jali dd Iin IS 
CI Ge Bee IL Ay UB) jp padi Umle UY ya G3 by alel ls Al 
16218 AYI adi 
Uap pan Ap PUISI jr dag jer La JS yA My RSA 1 IU JB lag j3) JBL Unpad Ad pang Jb 
WS latif SEYI, TIA) SU pad JUNI Mata ea ia Ole OS) ane. 
Js3 BAB mama dalil ay yang ISU IS yaa Lag (EN) Alay HL Jia BISYY VI 4 gitu Y Lo, 
Ag BUSI GAY SY AI A3 gasaa Y SSEY YA ig Y Lag ab Jaman gp PI ne HEPI ON sei Uya Relay 
Usa Jalal pad OYI LV dil AI SI 0g akg JAMI Alay pil Hb Ia jleel Aaddl gadita Ol YI plg ds 
ia 
Masaji Antoro 
Menambah sedikit :Tapi bila uang tersebut kemudian digunakan pembangunan masjid menurut 
Abu Muhammad juga tergolong WAKAF 
Aiba 9 Pt, SIA pad Us, gl ng Ag Gamad GA ya JET PNS) AAL pl Feed! IE) 
| Fath al-Muiin 111/161 |. 
1315. MENGGUNAKAN KAS MUSHOLLA TANPA IJIN 


PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 


Assalaamu alaikum wr wb. Mau tanya saya sebagai bendahara dana mushola tentunya saya 
megang dana tapi dana tersebut aku masukin ke bank campur sama dana saya pribadi yang aku 
putar buwat dagang, mungkin yang penting di waktu dana di butuhkan aku sanggup dan siap 
(ada), pertanyaannya adalah: bagaimana hukumnya memakai dana mushola, walapun pada 
akhirnya kita kembalikan juga di saat mushola membutuhkan suwun pencerahannya. 


JAWABAN : 
? Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam, tidak boleh kecuali atas idzin semua orang yang telah menitipkan uang 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3835 ) 


tersebut. 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam... Yups, Dukung tidak boleh kecuali seizin Penitip kas..... 

bw S3 3 Heh Ang Bp SAS wa TG Sa DT JW pelan Ale Il lo Deh yan Pa aloe 
» Gie ala) 

Diriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tanda orang 


munafig itu ada tiga: Apabila dia berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia menyalahinya dan jika 
dia diamanati dia khianat". (HR. Bukharij. 


LB 3 0... oo 3d. La 020 -— 0 0. 08 - 0 IP 30 20 0. 0. - 9 8... Lo 0 4 0... 
La YI Alay 98 OSYY Anas UY SI Teo oya 1 GE Kor ya JS ya OS desai YTB pad ya JS II Ala Y3 
5 G : 2 & “ ana g 1 Na s Aan ) Gor... Ta aa 0 Dag 

MD ab dl Da3 SY, OSYI Ann. 


"Wakil itu tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh idzin dari orang yang 
mewakilkan melalui ucapan atau melalui adat kebiasaan (pendapat umum), karena mengelolanya 
dengan idzin, maka ia tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh idzin. 
Sedangkan idzin itu dapat diketahui dengan ucapan dan berdasarkan pendapat umum adat 
kebiasaan.". | Al-Muhadzdzab 1/350 J. Wallahu A'lamu Bis showaab 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups!/piss.ktb/373385049350976/ 
1423. WAKAF DENGAN UANG 


PERTANYAAN : 

Alfan Maulana 

Wakaf Uang boleh gak???? 

JAWABAN : 

2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Tidak sah wagofya dan bukan benda wagof, tetapi harta milik masjid yang harus ditasyarufkan 
sesuai kemaslahatan masjid.Batasan barang wagof menurt syara yaitu menahan harta yang 
memungkinkan untuk di ambil manfaatya disertai tetapya barang wagof tersebut, tidak boleh 
ditashorufkan (dijual, dihibbahkan dll) barang wagofan tersebut, tapi yang di tashorufkan adalah 
kemanfaatnya dalam kebajikan karena tagorub kepada allah yang disertai langgengnya barang 
wagofan. | kifayatul akhyar 1/319, hasyiyah bujairimi 3/243 |. 


Wagof dengan uang tidak sah.namun jika diberikan untuk amal jariyah masjid hukumya sunah dan 
tidak menjadi barang wagaf, tetapi harta tersebut menjadi harta milik masjid yang harus di 
tasorufkan sesuai kemaslahatan masjid. 


tidak termasuk barang wagof dengan harta yaitu dalam bentuk dirham dan dinar (uang) krena 
dinar dan dirham tersebut jika ditashorufkan atau di manfaatkan maka dinar dan dirham tersebut 
akan hilang wujud barangya (wujud uangya), sedangkan syarat barang wagof ketika diambil 
manfaatnya barangya masih tetap ada. kemudian jika tidak ditashorufkan dinar dan dirham 
tersebut namun hanya sebagai hiasan saja maka menurut goul ashoh tidak sah wagofya, karena 
tjuan hiasa bukan suatu tujuan, letak ketidaksahannya wagof dinar dan dirham (uang) karena 
tujuan hiasan dengan dinar atau dirham mrupakan barang wagof yang nantiya akan tersia-siakan 
dan tidak bisa diambil manfaatnya. oleh karena itu wagof dengan dinar atau dirham hukumnya tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3836 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sah. | hasyiyah al bajuri 1/44, hasyiyah bujairimi3/243, kifayatul akhyar 1/319 |. 


Syarat-syarat barang yang diwagofkan: 
1. barang yang diwagofkan dapat di ambil manfaat serta wujud barangya masih tetap 
ada.dalam syarat ini ada 3 poin: 
2. barang yang diambil manfaatya adalah barang yang mubah tujuanya.maka tidak sah jika 
brg wagofan brupa alat2 malahi,dirham untuk hiasan. 
3. tidak disyaratkan dalam mengambil manfaat sktika itu. 
4. adapun barang wagof yang tidak langgeng barangnya seperti makanan dan wangi-wangin 
maka tidak sah wagofnyaa 
5. barang yang diwagofkan tersebut langgeng, tidak terbatas denga waktu. 
6. barang yang diwagofkan tidak berupa barang yang diharamkan. | hasyiyah bajuri 1/44-45 |. 
? Fajar Bashir 


Hukum Wakaf dengan obyek uang tunai, ulama' berbeda pendapat :Menurut mayoritas fugoha' 
tidak sah. Sedang mutagaddimin Hanafiyyah dan sebagian ulama' Malikiyyah memperbolehkan 
dalam hal uang tunai itu berupa dirham dan dinar. 


373 Pd EA 

saka)! Role Jj3 3 dy maag Y Aaladly mel Ky Ng pyadahiy AL ly PIN Aing el aa dp LV KEY L Ol 

ye HIP ON mapat Una) MIL Kebon SAP ja dil adal Hb 3 PIN MIL ye SA Li YI all Jati, 

Wale jer ya Jp JS Leg maag HL mall 3 dy IS Ah aaag Y SSSYY VI 4 ita Y Lay 3, Jaseiy JI 
163 54 1g ella Sole ate 

S3 aa Lelaong LM bg SMA jlerty Adya ya OI Ol ye ud Upin Ulgiud UY Lei3 mas DB piLAI, ad al ly 

AS ye USU Y SBI, dala can Oo AS AS ed SUS Kelar I5| UYA gan YG Ale os oa de lo 


1497. WAKAF BERMASALAH 


PERTANYAAN : 


Sebidang sawah diwagofkan pada masjid atau pondok. Kemudian oleh nadzirnya dengan seizin 
wagif, sawah tadi dijual untuk pembangunan yang ada hubungannya dengan masjid atau pondok 
tersebut. Bagaimanakah hukum tindakan nadzir tersebut ? | Pon. Pes. Mamba'ul Ma'arif, 
Denanyar Jombang | 


JAWABAN : 


Hukum tindakan nadzir tersebut tidak diperbolehkan sekalipun taglid kepada Imam Hanafi. 
Karena wagaf boleh dijual / ditukar, menurut Imam Hanafi itu deangan syarat: 

1. Ada keputusan hakim. 

2. Mauguf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. 

3. Diganti dengan yang lebih baik. 


Referensi : 
Panatuth Tholibin juz 3 hal. 169 & 179-180 (Thoha Putra) 


1. Asy Syargowi juz 2 hal. 9 ( Al Haromain ) 
SI 5 169 5 pp II 2 Al oodUbI dilel 
SU) 3 demi AIA DES TAdla SII b dy al II Sad Cab ab may Mijen eka LO 3 3 sa 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3837 ) 


OA de HI Kay Sh ay Jana US pg 2 oya yak jl dah Aaja Ol) Angg Olly el Ga Ag pel Maby 
1. SH 5 180-179 : yo WI 2 BI oU zilel 
dn 9 SSI ALI OISAY — JL SA yaa Yg yaa Heh lai) amuama PARI j3 3 Oly Bia pe V3 — 
ASeP Of elgd alah jp — ale SAI it Jp ng Yg pa BI ld ay Ana jl SB pat por Jl 
Sih ASlag al — Hg detil #ELAYU YA ata Y ole OS 11 Ogah YP UI pas OP — AIM dos WI lee 
JP Ga jer Aini al ala YI ka 3 Hey BIN SI (Dp Uly Sy Ang Yg Aing isi Aasall de — Itam ale 
Kemana SR (SS dag UU Oly dita yani pl Jont, Jakag bo gia! HI IT 3 04 Ol bks LA. 
1. ml Ad LL em D3 yo BW AI Gu, 
PE AA de Ijah ly AP) OSL OP Aa Oya Rony ALAN de St Ol (SI) ma (3) 
SIN Ela 3 Upi Sona Let 736 Lah Gi Yg AepjN € pd) Jadi la am yA pai datal! Ode Mel Mg mitu 
JS dna Taman DB yA Lal Aman pb 3 SI, SL Lal SSL 


1857. HUKUM MERENOVASI BANGUNAN WAOGAF 


PERTANYAAN : 
Hanya Ingin Ridlo Robby 


Assalamualaikum. Mau bahas soal wagof. Didesaku masjidnya dirnofasi, lantai tegelnya diganti 
keramik padahal masih bisa dipake. Bolehkah mengganti wagofan seperti diatas yang masih bisa 
dipake dengan yang baru ? 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


K3 j3 Seal JB Ch al Aoa Jadi ASI S3 0 Lin BN P9 HE ya ii JAN 1 Ai 
AI le oya Lis alan YG Atas SIS VOL 9 cd) Bola AS Honda UG Ol 9 6 Lana paka Y ON ONE bag pt HI 


Tidak boleh merubah sedikitpun dari bangunan wakaf meskipun untuk yang lebih baik. Apabila 
pihak pewakaf meminta syarat perbaikan, maka harus dipenuhi. Menurut Assubki boleh merubah 
bentuk wakaf dengann 3 syarat, yaitu : 

1. Tidak merubah status nama 

2. Untuk kemaslahatan wakaf 

3. Tidak menghilangkan bangunan fisiknya, sehingga jika sekedar menggesernya ke posisi lain di 
area yang sama diperbolehkan. | Hasyiyah al-Gulyubi juz 3 hal 108 J. Nyambung mboten nje? 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Kalau memang diperlukan boleh, dengan syarat ada izin dari nadzir atau hakim. 

Menurut Imam ibn Abidin dari madzhab Hanafi boleh apabila yang membangun adalah penduduk 

setempat dengan dana diambil dari harta mereka sendiri bukan dari kas masjid kecuali ada 
perintah dari @adhi (pemerintah). 

Lala dpe mila dag ol Uji WI JG play ale Ai Lo (adl Of Kanto enabd (ola MA PA AANG ANN 

Hah elo SA Pn AS bl ea Sang one ai ba Cc Abas alba el oU 

5 Tea 2 K s si k 4 4 G3 S 23 Bae Pa 

j SI ey) 

| Kisyaaf al-Ginaa' 14/489 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3838 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OS dngad Ob 4 JAN SU Pe HE Rpr ya JPU OS beda Toro And) you Mila pb) demak Tang j3 
PAI EN Aa OSIS EA YG be ed lb HELJI OS j l all de ealia AL konlaan oLy Da2 15 Gawi 
PI bb jin « 
| Bughyah al-Mustarsyidiin 1/131 J. 
SU Ty Of AT Ammana d4 yang jl SAS jak Alah de Sie ISI Y) emil! yak V3 
| Fath al-Mu'in 111/181 J. 
aU Us an dd anal Para af Ini aya SA sela) amal adi Lou ga Tel. 
sn 2 SU 1 ag d2 Ma « aa anomali 2 da na 3 d Ta ol: aa 
NN Het Maya kara Ai maa 
AB Ad am da pa GO Ja 
| Radd al-Muhtaar 17/224 |. 

? Ibnu Toha 


Menurut Syafi'iyah mengganti barang wagof dengan yang lain, tidak boleh MUTHLAAAN. Apalagi 
masih layak untuk digunakan. 


Ta'bir Tuhfatul Muhtaj : 
An EN ah 
"Mengganti juz/bagian wagaf dengan juz wagof yang lain, adalah dilarang secara muthlag" 
Ta'bir Nihayatuz Zain : 
SA Oly Unas Ipad Ill 536 U, 
"Menurut kami (Syafi'iyah) tidak boleh mengganti barang wagaf sekalipun telah roboh" 
2 Ghufron Bkl 


Merenovasi masjid menurut imam Ibn Ujail,Syaikh Abdullah Balhaj dan imam Abu Syakil di 
perbolehkn scara muthlag,sdgkn menurut imam Ibn al Munir di perbolehkn dengan alasan menjga 
dari hinaan. | fath al baariy libn Hajar 2/187 al nash alwaarid fi hukmi tajdid al masaajid hlm 13 - 14 
IP 

KESIMPULAN : 

2 Ahmad Syafi'i Lathief 


Dari ibaroh-ibaroh di atas dapat diambil pelajaran bahwasanya wagof itu secara asal tidak boleh 
diganti, ditukar, dijual dll tetapi jika orang yang memberi wakaf / pengelola wakaf / hakim telah 
mengizinkan maka hukumnya boleh. 


Yang perlu digaris besari dalam masalah ini adalah faktor keuntungan dari pewakaf, karena 
hakekatnya pewakaf mewakafkan sesuatu adalah supaya pahala dapat mengalir sampai ia dialam 
gubur (sbg jariahnya) jikalau sampai diganti, ditukar maka kemanfaatan itu bisa hilang. Karena 
pahala akan didapat ketika sesuatu yang diberikan itu masih dipakai. Ya...meski ada perkhilafan 
dalam masalah pahala ini. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/437479922941488/ 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3839 


1961. MENJUAL UNTUK MENUKAR TANAH WAKAF 


PERTANYAAN : 
Sluman Slumun Slemet 


Assalamu'alaikum.langsung aja. Ada tanah wagof dari kakek,sebidang tanah sisa dari tanah waris 
yang udah dibagi.tanah wagaf tersebut cuma seluas 5 mx 7 m dan letaknya walau di tengah kota 
tapi terjepit di belakang pertokoan hanya gang buntu selebar 1 m aksesnya. Ahli waris sebagai 
muwakif bingung mau dimanfaatkan untuk apa.buat musholla, dekatnya selisih 10 mtr udah ada. 
Maka,ada inisiatif dijual aja tanah tersebut lalu uang hasil penjualan,semuanya dibelikan tanah di 
desa yang kebetulan ada madrasah # masjid yang membutuhkan perluasan. Pertanyaannya, 
bolehkah menjual tanah wakaf tersebut lalu diganti dengan tanah lain? Makasih,poro asatidz wal 
masyayih piss. Wassalam. 


JAWABAN : 
2 Soesilo Bambang Yudhoyono 
SN ole Ja LI) erat UP aah Genit ay ba Gl Ata eat Ud Ga dl BI 3 (3) 
Way BII Jali Gd og BAU, bi, SA S5 ali SG Oa SAWER 5 Wal ja 3 SU) 
aa Gaia hain aa da 
Syarah nya : 
3 ap Pb GA jk Da Ohh BE Ie Ian Si Gl au D3 33 Tp) 
Bee apaa "OTT 
UU Hah saga de Jaa DO RAS 4 Gia Ug Jb P Ea Pebhe D3 alga kb ta Vol : dah 
AN Pu Kat abs Vo: Lp AI uh Pa ok OS ISI CA Li Lai sg ju 
Ke ai Je Sa Sy Ulik (La) Lay Aan da 
2 Sahlan Albanjari 


Boleh di tambahin ga kang?.. Al-alim, al-allamah, alfagih. Asshufi, assyafi'e Habib Zein bin 
Sumaith pernah menambahkan keterangan tentang tanah wakaf. Kata beliau. Boleh jual tanah 
wakaf,tapi peruntukkannya tidak berubah. Maksudnya, umpama wakaf itu untuk masjid, jika dijual, 
maka hasil harganya dibelikan untuk tanah wakaf masjid lagi. tidak boleh untuk pesantren atau 
lainnya, begitu sebaliknya. Ini bisa terjadi jika memang lahan tanah wakafnya terlalu sempit. 


? Masaji Antoro 


Kang Sahlan Albanjari - Pendapat yang kakang utarakan tersebut memang ada dasarnya, yakni 
mengacu pada pendapat Imam hanafi yang memperkenankan mengganti barang wakafan pada 
yang lebih manfaat 


-. Bo 3-03 018 Lo. 0-8. 20 02.0. 3-0 33-02 — 9-0. £- LD 20 0.2 29 0200 3 00 L02 — 
PI Jpeag Saad Io giaa (AI JT A3 Jewadi O4 Ol osis Ai yag » Ankionld UN 4 Ko P2 Olg Ualis Sg pad! Ildatanl 5 yang V9 

ka SI Su Ea Dag Ain Ugal 
"Tidak boleh menukarkan barang wakaf menurut madzhab kami (Syafi'i), walaupun sudah rusak. 
Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkannya. Contoh kebolehan menurut pendapat 


mereka adalah apabila tempat yang diwakafkan itu benar-benar hampir longsor, kemudian 
ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3840 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mela Hamas Ha ap Maa 


00-00 --.9 


AA Be en en 
Anno2n & din sa ai Pay 

"Jika manfaat dari wakat tersebut secara keseluruhan sudah tidak ada, sen rumah yang telah 
roboh atau tanah yang telah rusak dan kembali menjadi tanah yang mati yang tidak mungkin 
memakmurkannya lagi, atau masjid yang penduduk desa dari masjid tersebut telah pindah: dan 
masjid tersebut menjadi masjid di tempat yang tidak dipergunakan untuk melakukan shalat, atau 
masjid tersebut sempit dan tidak dapat menapung para jama'ah dan tidak mungkin 
memperluasnya di tempat tersebut, ... jika mungkin menjual sebahagiannya untuk memakmurkan 
sisanya, maka boleh menjual sebahagian. Dan jika tidak mungkin memanfaatkannya sedikitpun, 
maka boleh menjual seluruhnya". (Syarhul Kabir juz III /420). 


2313. PAHALA DARI WAKAFAN YANG DIRENOVASI 
PERTANYAAN : 
» Zaynal Arifin 


Asim... Bagaimana hukumnya wakaf tanah / tempat ibadah, yang ditukar / direnofasi..?? Bolehkah 
? Terputuskah pahala jariyah wakif ? Mohon pencerahan... Nuwun. 


JAWABAN : 


2 Mbah Jenggot II 

Wa'alaikum salam. Menurut pendapat Imam “Izuddin ibn "Abdissalam, pahala yang selalu mengalir 
dan diterima pemberi shodagoh jariyah adalah pahala tasabbub (menyebabkan orang lain 
beribadah). Oleh karena itu, jika benda wagaf rusak dan masih wajib untuk diganti, seperti barang 
bekas masjid, maka pahala akan terus diterima. Lain halnya jika benda wagaf rusak dan tidak 
kewajiban menggantinya, semisal rusak karena faktor alam (bencana alam, matinya pohon wagaf, 
dll.), maka pahala wagaf akan terhenti. 


82-81 on Sal ai) Sg 

2. ...9 - .. 33000 Pend Pr - 1. #01. .. 0 70 Nssg - 9 0 ee SO ye 0 . 0g 0. - 04 and 
Na ea an en 
PAR Gg HN UP AI DA) sa Ai al F3 US SP 
0... 0-0 -.. o- 90 0. - a02... o- 0 9 0 a 0 0-0 » - -. 0. 
IA AAN GS Aga Jai Aa ajah ga Dat Lag Telan ab ja Bilas Sala Gp aah Ga ISI Aj SU, 
LAN gg Si giat li Up it IG JAS an GA Up LP mon ai Ga an YK lea 
1 SA JAN ya 

SE Jo 2350 107 2 aro gadi Saleh Akh Gpp jim! Hay 

5 8 A4 co... 0. S0. id. B0... 0... 2... - 2... 90 2. 8. ca 0. . 03 A9 Mo 
NG adakia Yg Layak io Lea JPU le Kang Ja lbr Lea ajar Gde Hey Upi op Aan MB 3 (Ala) 
HA BA sa pal Rela Ong Y OS Ren domba 3 AI Yi 0 KY Ayi Gg dawai AE Uya DS O| RAI asi 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3841 ) 


sala! CSI j3 R50 136 : —ao Le Al UNI Elon 3 SL Us 
( S yeb le S, ja ia de fb Haa Lu Yak dasi ST yA DL Sp) SL ali Nih lal 
Ini ny EN da We beo an Diah ka Ga Up ala NG 
LA Santa 2attor Jelas alel Ma Loan ale al pebi YA Ab OK al eat alat as oke 
— #w aan Sl 29 oa ee Aa dg 

2 Abdur Rahman Assyiafi'i 


Merenofasi atau meluaskan bangunan masjid hukumnya boleh. dengan syarat ada izin dari nadzir 
atau hakim dari ahlinya. 


Berg OS) denga d OW JAYI SU HE Agor ya PUJI OS Lb lia Forloal dad) pp dil m3) domaadl Ra HI 
Sad II Bg ON ITN Lb ee b EIOS PA IBI de Celia LL Rokan ol y Alas 153 
Bold OY Bye Ap dj jl Reel it Lia maag HSNI Jb Ol Usul dia Anya jer ad Gila dal U asy Ig Jas 
kanal ST j5 AV yaa pradl Aaky bb Ipa ja High Ai za 

GP dl demditn II ISU Ra Aka ya EL HN OY ENI SUN IL ole SBI gl Wahh DE ISI padi og AAL JB 3 

as AS Ji ade Sa yA 

Imam muhammad bin hasan berkata : jika masjid atau wakaf telah rusak maka dikembalikan 
kepada pewakafnya. Sebab tujuan wakaf adalah selama barangnya bisa bermanfaat. Jika sudah 


tidak berfungsi maka hak penerima wakaf juga hilang lalu demikian pula hak kepemilikannya. | Al- 
majmu' juz XVIII, Hal. 367 |. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/548409218515224/ 


2590. HUKUM MEMAKAN BUAH POHON DI TANAH 
WAKAF KUBURAN 

PERTANYAAN : 

2 Achmed 

AsSalam semuwa, nanya nich ma'af ada pertanyaan kalaw ada sepetak tanah wakaf terus di situ 


ada pohon yang berbuah, apabila phon tersebut berbuah teruz buah itu agu ambil dihukumi apa 
yaa ustadz ? ini tanah makam ya ustadz, mohon penjelasaannya, terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, kalau pohon tersebut di tanah magom umum atau wagof maka buah 
tersebut boleh dimakan siapa saja, tapi yang lebih utama buah tersebut ditasharrufkan untuk 
kemashlatan magom tersebut.: 


"3 yo SINI SUS JU STW Las ReYI Raya af Ala Bl af nk ad Bye PN 3 AI AI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3842 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JH dnday Tg dip eta Jail Oly Ala Lah pia Jail ad PA Gado pat AD de S3 Ul Ss bal la, 
JSI sy ala RL pi CALII pe ANVN 2 02 kd ina Tata Median 3 A8 mad Sol Aado INI ia 
JI Jeer ISIS ye Oly Hilal Spasi dl yap Of AKA demak 3 org AN A3 Jai bilah ad ng dan JSI Ah 
Bniali La Geli ola Ujati pit, Bm ati lg aldi agan nb EL Ml Jadi Boo GAN ON el oya Si las 
YANAY Gres! Heh. oli Let oya dah nil bae Jl led ng 

NINAY Ole File IN Alan al Adab ya IS Ob La Urokaadl ad Sl mL SAI Call malah 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/577485938940885 


2626. BARANG WAOAF TIDAK BOLEH DIGADAIKAN 
PERTANYAAN : 


2 Mohammad Abd Rahman 

Assalamu allaikum izin nanya ustadz.. Deskripsi masalah : sebuah ormas nu d cianjur, 
mempunyai tanah wakaf sekitar 10 hektar, pada suatu saat ormas tersebut membutuhkan dana 
yang cukup besar untuk kepentingan umat (ormas) dan jalan satu2 nya "pinjam uang ke bank" 
dengan menggadaikan sertifikat tanah wakaf. Pertanyaan : bolehkah menggadaikan sertifikat 
wakaf tersebut ??? Atas jawabannya saya haturkan terimakasih, wassalam. 


JAWABAN : 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Wa'alaikumussalaam, tanah wakafan tidak boleh dijual, digadaikan, dihibahkan atau diwariskan. 
Ibarot : Al Muhadzdzab, Juz : 2, Hal : 11 


Sama) ya W aa Lal JI by ca) Dat, (Had 3 ibtb sa) JA NA Dolaau) 
Wat Oles MA ola gaala ssi p0 daa" Iu ai maya ICA giat sel" rda Aek aa) (JA Y ale IIlel 3Y aga 
595 


2 Ghufron Bkl 
Mengadai barang wagof hukumy tidak boleh karena barang wagof tidak boleh / tidak sah dijual, 
sedangkan syaratnya barang yang digadaikan harus sah diperjual-belikan. : 


Laga JAV SY ET Ny ply Sy ya) aan DB Alay pakai Jae Upin gina gopaki Kiai) Liner J3 Cne Jaor yag yA) aan. 
oo pot und dilel Lay plg Ay BS Lena MY LUPA ma lan ea 
2 Sunde Pati 

Dalam permasalahan gadai, disyaratkan barang yang digadaikan itu harus sah dalam jual 
belinyadikarenakan barang wagof itu tidak boleh dan tidak sah jual belinya maka tidak sah pula 

jika digadaikan. 
al au (41 238, 
Ud Upik Andal ya) nas DB API BLU UN pekudl Rias Z3 po ya jg Last nas las MS Oya al al bay 
Ig ag Hay Hg ya) Yg Lp US eP okng at Epya pb end Ja MY Ale ya Ly seal ya) Y Lets 
call Dja d Ij3 daa, ms OB, 


www.islamuna.info 


WAOAF ( 3843 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/580158928673586 


3677. HUKUM MENEBANG POHON YANG DIWAKAFKAN 
PERTANYAAN : 


2 Ari Alghifari 
Asalamu'alaikum maaf pak mau tanya. Kalau pohon yang diwakafkan mau ditebang boleh ga ? 
Masalahnya pohon tersebut sudah miring ke rumah, dan khawatir membahayakan. Wasalam 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam. Menurut Imam Romli (Syafi'iyyah) boleh, sedang menurut Jumhur ulama 
(Hanabilah) boleh dijual jika membahayakan dan uangnya dibelikan dengan pohon semisal. 


? Ical Rizaldysantrialit 

Ditanyakan : Ada pohon kurma yang diwagofkan untuk mesjid atau untuk seseorang dan anak 
cucunya,dan pohon tersebut ada dijalandan separuh batangnya condong/miring ,dan di 
khawatirkan roboh dan menimpa haait, atau menimpa orang yang lewat,dengan demikian ada 
madhorat jika tidak ditebang.Apakah boleh seseorang menebang batang pohon yang miring 
tersebut atau mencabut/menebang seluruhnya , baik sipenebang itu hakim atau selainnya ? Imam 
Romli menjawab : Bahwa sesungguhnya,tidak diperbolehkan bagi siapapun menebang pohon 
tersebut dan tidak juga mencabutnya. 

- Fatawy Imam Ar-Romli III / 82 - 83 : 


ae) Jl aas03 Coli 9d 3 5SSall ISIS 7533 LARI Snlud ole Cishgo JSI Au LE (Jika) - 
an 3l JK J5 dls s3 93 pd JJI5 Ja3 pall Alb Jua5  3lo gl oyl2y bil ade abg 
kali X9 856ml 2555 Bla3 SY 3a39 XL (OBB) SY Ao ye3 SBI sig. 


http://sh.rewayat2.com/fatawa/Web/21623/002.htm 


2 Ghufron Bkl 
Solusinya (madzhab Hanabilah) pohon tersebut di jual untuk dibelikan pohon / di tukar untuk 
diwagofkan sebagai gantinya. 


- (alus 2») goal Ol elal Ol duiS0 1» Te 59 V syal! lai 

Gas bilas  ABball Yg Anh 330 J aeila Ulat A « UB gl asdln Jl Ul lol II Y SI Ul Jel 
GP ag 1 db gl Jia Y Ri Y Ju 03 SIN aan Yg Jang Y J6 yaa Gj SI d5, 93 alle 
38 J3 Alam JUS AJI 025 wall adi gal 5359 UDA dileg sendu Mp Rat N - Olah elu X9 JS 
aSilonl sai! Jis 4933 Il Jii3 Jl ana) AaSI ASI al lesi dual 93 433 0,553 Sigll Gus 
363 Mual wall Jas KAWI yg Lil 4 S33 Hal Lola 05813 US 5ioll yo 303 wUll 
M3) kinoo Sl 38 3 Lddall 3c138 ole Ubb art3 JB3 AkosiYI Calo S3 jall Uks Lab 
al ole 2353 solo Gly3 "usil JSI yLAB al S3 KAT 99 MJ Kuala " low SSI ale 
El yo SS 39 log cleg AL dslal "law Aksal) dslall 5133 99 lenoo Gill oo Ling 

To ll Rat Y 0383 cl 30 Walls al 5 sll € Ob ul H 5155 ole 48133 43 3515 " SSI 
Sl 


» Gali) HSII ale diSo NY 1 510 Teja Rbo yd Lay 
AE alan dil ALI A53 yuli dnpial saus Ji Alka JiS3 SSI adl laglg dillall 93 433 05553 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3842 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


susi slalell 29gad 335 Wu JB ali ld 4598 Hole Alan So 533 elus 3933 OS3 dilan KA 
ya Jeg iko jau A63 elly si Yu G3 Yg Hgguall Bag CyslyS gal Ja5S AslLod 53.0 
JSI 59573 Uli ale 49 5x5 lay AC US 210 Dilan ale Ita el se log 5 “33 

al 93 suWll3 Kp 


- (alus ) o0LUAI duo : 5x0 & sal agiil Ale Rt 9d agill al ll 

Dasi laa ali 3950 Yg Alona) dio 34 3955 ASlS dug Sial ASI R0 A3 Ru Lou JB 
B9 AI 99 Adlal UUS 99 ol59 U7 wall Ulas JB3 Sasl AlAI WJl loglg Asli 99 433 0,553 ASlS 
Jaa naik € oleil Gol sound 590 Je Ad 33 Ill! can Je53 BII dnntun Ji A39 
osl3 TN SEJAN gp 2 Ji Fals co ka ga iBNN Ya BSI Jai J3 yg lgi Ulsrall3 dll 
JibuwudI diuas 03d3 Lu5 90. cw lls lala 1 3A15 drill # Luo ale 153 Js3 JII gslall 3 asus 
SN 3 


Wallahu a'lam 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/879534535402689/ 


3821. HUKUM MEMANFAATKAN BARANG UMUM DAN 
KRITERIANYA 
PERTANYAAN : 


2 Aam Assyafi 

Assalaamu'alaikum. Aku minta tolong jelaskan apa yang bersifat umum bagi ummat ? contoh air 
dan tolong jelaskan yang seterusnya ... Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para 
ustadz dan ustadzah. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Monggo : 


IT ye Tebu ml bl J3 93 el 


ASI 3 Galil Sgiag yUas3 Jaita3 52123 Jkall 98 uses oa Jul Hn9il yo #SLall oball3: 
“ElaL IL Kelas Als X3 D3 SY Gaby V3 SIN lal 99 IS 9d 253i Gl 


Artinya: air yang mubah (tidak ada pemiliknya) seperti air sungai nil, eufrat dan sumber mata air 
pegunungan dan yang lainnya serta air hujan bisa dimiliki oleh setiap orang berdasarkan hadits: “ 
setiap manusia memiliki hak yang sama dalam tiga hal yaitu air, rumput, dan api “ maka tak 
seorang pun boleh mengkaplingnya juga bagi pemerintah tidak boleh menguasakannya (Al-lgna' 
VI /132). 


V1 10 15 Cdonll dala 

Gal) ASI dio elg Lo Agio JS SSL « Jl (ad dalil gia) Jitdlg alas SAE ( Sal tas) - 
Elly NG «SI (A8 Juli Sgilap 38 ).315 sluuh ASLS Gl 135 4 2S NSIIS elsll 93 BU 93 2S 
Sabll Cnag 383 « aclbsl X3 bio so Ry po) 5354 98 selly AS 153 5335 ag Cui) Yg elbah 
dliuo gag Sal 93 slub Coc KS all 035 ac su 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3845 ) 


Artinya: maka air yang mubah tidak bisa dikuasai secara pribadi dan tidak boleh dikapling begitu 
pula hokum bantaran sungai, maka pemerintah tidak boleh menjual apapun darinya dan tidak 
boleh menguasakannya (Hasyiyah Al-Jamal 14 / 476) 


Abal JI 9 25 da Kail JI 9d 25 Api sinn JUII Lai S9 (DG 9 2 Gal A33) - 
H33u gal Ul bio padi Ul 0188 Ulil lay daleiall Alat dio J3) 383 ,zlo Lla3 48 gak, 

ad Yg bilabiG Lio yak all Ulas AUSI 38 ) a R0 Sab ISS gi Ul Jb 4 Tie ya lo Ul CL J2 
Tisilg JB ad SA Jd IS gio 3380 Gili! ade Jo lasl3 4258 I3 SL Jb Lie Say dilain 
sn anal 29 sal J6 j2 


YYA 510 paul 2 al alisall disi 
elall HN 5 SSI gl 850 (MEN tim ILA3) alun elo yo Aly el ip (Agu set a33 ol UB) 
Ray Alb Ol3 WIYG ogill UN SI (HEYG ) dals 0d Cold lo 4 Gal 399 ASLI Jalbu Al bo 
Sol. Jl Jas al lan Ingat Ul AS Id . ciu io JS sniud gusil SI lol, ll lal J8 daa 

MD Olusitlg Ras Yo LS og all dio UBI east sal yo Rio UJh Asiall 993 eles| Inul Jiwdl US 
Jim Sgi33 489) jasy Um lo UX 5 bil s0 lo ily Ng Ale dio il le ag Mi Jim WI dag 
kaus ) alus yo @ Jitu lo S9g AB M3 yo 3 ella yo ac En Jl lal JS ella La) Diy 
dlu dc X9 . I5Sa9 cbaXI 99 Ag v0 AI Gw LS J0 ld GL, SI Jao yo UHN ld 3,48 
ska sLI yo gio ala potill el Nai abal Je2g aed ol 98 ya Lgu Ig sell yo HL 
wu Lb agus Ia yyI Mio Gubug 190 


TYA yo 2 tab le ol dab 
2S lg Uli Sgiwy oUooYI Joawg ld 49 Jlall 8 Uas OLXlg Julls Ap3il yo Abadi olollg 
sll ul los AL less sloNU Ng ld 255 SN 3954 NOW XS cll 98 WS 93 5 ws Ul ) 

Pa an An en 
clodi IS yo SI log sada Lol JS 5 SI plug Ely SDI H3 US « OB elu sad F3 VA yusSII 
Md Jia cal K9 Yaliss NI lain NIS mual ade elo dls 95 gl dis gl AS.3 gl sll 93 lali 

elasil 


YA so ll sal seb ll 
Hay 3 (aclbsl Ng 0351 5925 Y unolwall yw Jpisio 909 2S oa bo 989 Alb Ulawd wpsal9) - 
Ol (Saldl a83) WI Isl Yo wil 0 Ay (GLS V8) -JG l-aJI ballg £XSIl9 clalS A4 alel go lagu 
as jl boks ab UB Tw doll gl 9 disls oa, 

AJB la ll poll io lo Abg nia yi dal alltel tsle anasto lo da ybs (ala at) - 


ya | v2 si s all Sidimoll 9 ito Doc 
SI ale YG KENI saia Alall lali SI LSI me Kai a93 SI UL ? dinullo aleiall 1933 JB (Wluo) - 
All dg elgisl Jd Jawi € 33 Jd Ula U3NG Lgill adl NI 


YY yo mil « jall Kniituallg sitoll Bsoc 
AN AL dna S0 Hd Jing Ul 08 lo tas ol ilu Olasl ASI Lai Sg ya aa (Ala) - 
Olsal yo sio ella sal oLS) Jb gl MSM NI 5924 X 9d9 yel ella 193 Hnai WN AA,I cd! slall 
asia 0 Ain lo 199 slall cc Ul yuli LSI Ja0 99 S550 Kill Mal X5 ISI ASlo 3 elall S0 
Axis elgisl ago ENI ade 3 Jgmwlg yUa0Ylg dg3NI elo akal! clodi lola JB al -5Jl All Jung kau 
HS png le B yo KALI lb its anig Lag Joe day gas Bi ceng S9 Jis ll dlu) 
Josm3 Jlsll 98 yardlg d93YI 40 dslall Oallg : dixull d9 dat 98 wgiall AS up Isl Ag jl 
dolan gl xsly 33 99 3d9 akal Je lo aall yo yaslg Boa SBN 3354 DG Kuil Lp9 Sgiuy olae3I 
ella Ja dl 4 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3846 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/882807528408723/ 
www.fb.com/notes/917640418258767 


4032. HUKUM TUKAR GULING TANAH WAKAF 
PERTANYAAN : 


2 Kholid Bin Walid 

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Minta izin semoga tuan guru admin 
memperkenankan-nya. Dan semoga teman guru angota grup yang mulia ini senantiasa mau 
membagi pengetahun-nya kepada saya yang cuma bisanya bertanya doang ini. Pertanya'an : 
Sewaktu hidup nenek saya mewakafkan tanah sawa t250 meter. Tanah sawah yang diwakafkan 
nenek saya ini tepat di samping tanah sawah milik sayah. Terus saya punya ke inginan untuk tak 
tuker dengan tanah sawah milik saya di tempat lain seluas 2500 meter. Tujuan pertama saya 
menukar tanah yang diwakafkan nenek saya ini mau saya jadikan satu dengan tanah sawah milik 
saya. Tujuan kedua saya menukar supaya penghasilan tanah yang diwakafkan nenek saya 
semakin banyak. Yang tadinya penghasilanya 200 kg menjadi 2500 kg. (Biar semakin banyak) 
maksudnya pendapatan musholla nya. Karena tukar guling tanah sawah dari saya lebih luas 10 
kali lipat dari luas tanah sawah yang diwakafkan nenek saya. Apakah niat saya ini melanggar 
hukum syariat islam apa tidak. Saya bertanya di sini karena terjadi pro dan kontra di lingkungan 
masarakat saya. Yang pro bilang tidak apa-apa yang kontra bilang haram. Mohon pencerahannya 
sama teman guru. Terima kasih, wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalam, menurut syafi'yah nggak boleh, kalo hanafiyah boleh dengan syarat ditukar 
dengan yang lebih baik dan sudah ditetapkan oleh hakim 


- kitab syargowi (2/178) 


batal sll Jl 33 Isl 93 Ul dSic G5 3in3 . Tris Gs US Ula Usie H3Sgall Jaka 3333 X3 
Ono Sp SB A3 307 dio yuSI 531 Usul. 


"Tidak boleh menukarkan barang wakaf menurut madzhab kami (Syafi'i), walaupun sudah rusak. 
Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkannya. Contoh kebolehan menurut pendapat 
mereka adalah apabila tempat yang diwakafkan itu benar-benar hampir longsor, kemudian 
ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang 
melihat kebenarannya". 


2 Al Murtadho 

Nah kalau begitu kan jelas, langkah yang perlu ditempuh adalah meminta izin penerima wakaf, 
bila penerima wakaf sudah memberi izin maka peralihan tinggal dipatenkan di akta notaris, sebab 
akta notaris telah mendapatkan wewenang dari pemerintah. Yang selanjutnya surat notaris 
diserahkan kembali ke penerima wakaf agar tidak ada yang mengganggu gugat. 


Dalam hal ini menyangkut banyak hal : 
1. Pertama, pihak yang mewakafkan (wagif) ketika mewakafkan barang dalam pernyataannya 


www.islamuna.info 


WAOAF | 3847 ) 


telah mensyaratkan kepada dirinya sendiri atau pada yang lain agar barang wakaf tersebut 
diperbolehkan untuk ditukar guling. Jika demikian adanya, dengan pernyataan wagif tersebut 
maka tukar guling diperbolehkan. 

2. Kedua, wagif sama sekali tidak mensyaratkan apa-apa atau diam seribu bahasa, jika barang 
wakaf ditukar gulingkan maka di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama 
tidak memperbolehkan. Dan sebagain ulama lain, yang termasuk gaul ashah 
memperbolehkan dengan syarat atas restu (izin) pemerintah dan berdasarkan kebijakan yang 
maslahat. 

3. Ketiga, wagif juga tidak mensyaratkan apa-apa, akan tetapi tukar guling adalah lebih 
bermanfaat bagi keberadaan barang wakafan, maka lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat di 
antara para ulama. Sebagian tidak memperbolehkan dan sebagian lainnya memperbolehkan. 


Lihat Radd al Mukhtar (Figih Hanafiyah) juz 4 hal. 348 : 


as Jibtiw YG s0 E9 Auudil gl 0 4) gl Adil Slgll ab suty ul JSI 0959 GD ole Jd ul alel 
ay Bitiy Y Cupay oo LSI Cus al does bo ai ega ab say Y al Heubilg Lelsl Jri3 meal ale sil 
alas GAB Wali IS ISI gun de jala bul 2g Andy dy Y gl Nual sapi Mio Janu Y Us WIL 

letig lea) dio 28 Uryg Anal 98 gi Ad K9 Ll abu YUI UI, ad akad 


Wallohu A'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/935187246504084/ 
www.fb.com/notes/937511102938365 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


MAKANAN X MINUMAN 


(3850 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


17 MAKANAN & MINUMAN 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan 
dan minuman sehari-hari. 


0148. Makanan Yang Tidak Ada Label Halalnya 
PERTANYAAN : 


David mendapat oleh-oleh dari bosnya si komatsu san dari jepang berupa makanan semacam 
b""g b""g kesukaanya.. sewaktu ia ingin memakannya dicari2 label halal-nya namun tak 
ditemukannya...apa yang harus david lakukan ?? 


JAWABAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Da' ma yariibuka ilaa maa laa yariibuka. Prinsipnya selama kita tidak tahu hal ihwal pembuatannya 
maka TINGGALKAN BILA RAGU... itu lebih ichtiyaath. Berarti kalau nggak ragu boleh 
kang...bagaimana pandangan anda mengenai produk2 snack kemasan pabrik yang nggak 
berlabel HALAL khususnya yang beredar di indonesia ini??... 


Masaji Antoro 


Selagi tidak diketahui secara pasti makanan tersebut terbuat dari barang haram, sebenarnya 
hukumnya suci dan halal, namun bila ragu-ragu sebaiknya dijauhi. 


aj dmntih alas yg2l aa eny a33 erni Alas peti yng 
WS 32 Jl dy Upin ISU aus ya ion kuy Al. .g AI alan ole Jay 
TA ad eta P3 


“JUKH” mashur dikerjakan memakai gajih babi, Keju Syaami mashur dikerjakan memakai aroma 
babi, suatu saat Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam disuguhi keju tersebut dan langsung 
memakannya tanpa bertanya. (Fath alMu'in 1/105). 


2 2. NA 3 90 - 0 0 0 33.90 0 . 30 4 4 4 0. 
& Alas £ 2x AJA eedag Ilantual As 3839 ca, 


“JUKH” yang mashur dikerjakan memakai gajih babi di hukumi kesuciannya. (Asnaa AlMathoolib 
1/26). 


Bj uye) dad Doi A3 Old! BII yah Oa oya HS eoralag Y Leena Lagig 3 Om PL Ona JIE 
Olesi dan pet gadi Ah Im Ol Ega SI Sa AI NA Gay ok) 


"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Di antara 
keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Maka 
barangsiapa yang menjauhi syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan 
dirinya, dan barangsiapa yang terjerumus ke dalamnya, maka dia telah terjerumus dalam perkara 
yang haram. Seperti penggembala yang menggembala ternak-nya di sekitar tempat yang masih 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN ( 3851 ) 


diragukan bila binatang ternaknya memakan rumput di sana ". (Asybah Wa an-nadhoo-ir 1/240). 
Wallaahu A'lamu bis Showaab. 


0184. Kehalalan Makanan dan hukum hewan Sembelihan 
PERTANYAAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Ayam potong yang umum dijual dipasaran, apakah sudah memenuhi persyaratan penyembelihan 
hewan secara syar'iy? silahkan dikupas tuntas tasss.. heheii.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Bila daging yang beredar di pasaran tersebut mayoritas penduduknya Muslim maka HALAL. 


Aa NN 2 lantaran daan na 


Kena Jp (ya IS arm daa Ao dot asa 25 pa Ah HS AH Opa DS Dp tone Je. 


Bila ia berada didaerah orang majusy dan daerah muslim dan tidak diketahui penyembelih hewan 
apakah orang majusy atau orang muslim maka tidak halal memakan dagingnya karena ragu-ragu 
dalam penyembelihan yang dihalalkan sedang kaidah asal “adamuhu" tidak disembelihnya, namun 
bila keberadaan orang-orang muslim lebih banyak seperti didaerah-daerah mayoritas penganut 
islam maka hukumnya juga halal. | Hasyiyah Bujairomi “Alaa al-khootib XI11/130 |. 


Seandainya daging ayam tersebut dipotong dengan menggunakan mesinpun tetap halal bila yang 
dipotong lehernya. 


Asas OY JII Aly j3 AB Y el JL Ja dal) lis Iisa depo JS Oya Ale Io JI Las pal 3 Slipi S3 
H3 Clay deni DA OS A0 ab Cole IL OA adas Jia OT Gasa Ja dong ABy Jadi! Akad DVI Ely bata Y adil 
Lal dale gia pb SY ALI ya KA 

Hasyiyah al-jamal “ala almanhaj X/341 


NB : MEMBACA BASMALAH SAAT MENYEMBELIH TIDAK MENJADI PERSYARATAN 
HALALNYA BINATANG YANG DISEMBELIH, YANG DISYARATKAN MENURUT SYAFIIYYAH 
ASALKAN PENYEMBELIH ITU BERAGAMA ISLAM. 


Penjelasan tambahan 
Hukum binatang yang disembelih dengan mesin halal bila memenuhi ketentuan : 
» Pemotongnya seorang muslim 


» Alat mesinnya memenuhi ketentuan syar'i 


Jade gada Pena ana el naas al Gb,3) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3852 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jab! Uh ana cal Jai mie al oma Aka SIA Jo UMY GC o1y om db 3 Oh (Odi 3) dj 
Dan disyaratkan dalam penyembelihan adanya kesengajaan untuk benar-benar akan melakukan 
penyembelihan terhadap hewan yang dimaksud dan jenisnya// Jika ini sudah dilakukan berarti 
sudah cukup walaupun perkiraan dan jenisnya tidak akurat. (Yang dimaksud “adanya 
kesengajaan'... adalah benar-benar ada kehendak yang tinggi untuk melakukan sesuatu terhadap 
satu jenis binatang walaupun ia tidak sengaja untuk menyembelih. | Syarh alMinhaaj V/234, 

Hasyiyah Bujairomi IV/286 |. 
B3 Yeay PN KAS Atalen PIRAS CET AAS TE Am S5 Cai Aoa JII ai Soae US NYI 3 bh 3 
(uan AL LK GE JAS al ad OA dala AI pol S3) all FAT La Creed obb ji US Ladas VI Aas) 


BI 01y AE OS IP Lab J3 SI LA ma ii al sUT PI Lalas VI j3 


Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat melukai 
seperti pisau dan besi, bamboo, batu, peluru emas dan perak kecuali terbuat dari gigi dan kuku, 
hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari Muslim “Apapun yang dapat mengalirkan darah 
(binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku serta disebutkan ketika disembelih 
nama Allah Ta'aala, maka makanlah”.. Disamakan dengan gigi dan kuku semua jenis tulang. 
(yang dimaksud “semua jenis tulang”) sudah cukup menjadi alat penyembelihan selain yang 
berupa 'tulang dan gigi” meskipun itu berbentuk rambut... | Syarh alMinhaaj V/241, Hasyiyah jamal 
“ala almanhaj X/353 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0306. KEPITING DAN SEMACAMNYA 
PERTANYAAN : 
Hamdan Hasan 


assalamu'alaikum.... Apa hukum makanan yang berbahan dasar kodok, kepiting, yuyu atau 
rajungan dan hewan semacamnya yang (mungkin) ada yang bilang binatang yang hidup di dua 
alam... 


JAWABAN : 
Awan Menatap Pelangi 


Kalau, yang saya tahu kepiting itu halal versi MUI dan sya ikut taglid sama MUI , sedangkan kodok 
juga halal menurut madzhab maliki jadi boleh makan kodok kalau kita pindah madzhab ?...mohon 
dikoreksi,. 


Ghufron Bkl 
Menurut imam malik itu halal semua.rahmatul ummah juz 1 hlm 151. 
Mbah Jenggot II 


Masalah kehalalan kepiting, memang telah menjadi polemik sejak lama, telah terjadi silang 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3853 


pendapat tentang hukum kepiting di kalangan ulama'. Berikut pendapat tersebut : 
1. Pendapat yang Mengharamkan 


Ulama yang mengharamkannya umumnya berkesimpulan dari pemahaman bahwa hewan yang 
hidup di dua alam, adalah haram dimakan. Misalnya, katak, penyu dan lainnya. Biasanya orang 
menyebutkan dengan istilah amphibi, atau dalam istilah figihnya disebut barma"i. Masalah 
keharaman hewan amphibi ini kita dapatkan salah satunya dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya 
Imam Ar-Ramli. Di sana secara tegas disebutkan haramnya hewan yang hidup di dua alam. 
Namun sebenarnya, masalah keharaman hewan yang hidup di dua alam, juga masih 
diperselisihkan. Karena memang tidak ada ayat atau hadits yang menyebutkan keharaman hewan 
yang hidup di dua alam. 


2. Pendapat yang Menghalalkan. 


Pendapat kedua menyatakan tentang kehalalan kepiting, baik karena mereka memandang 
pengharaman terhadap hewan yang hidup di dua lalam adalah lemah, juga sebagian memastikan, 
bahwa kepiting bukanlah hewan ampibhi. inilah pendapat disampaikan ulama' diantaranya 
Atha'dan Imam Ahmad.(Lihat Al-Mughni 13/344 oleh Ibnu @udamah danAl-Muhalla 6/84 oleh 
IonuHazm). 


Kesimpulan 


Pendapat bahwa kepiting itu bukan hewan dua alam dikemukakan oleh banyak pakar di bidang 
perkepitingan. Umumnya mereka memastikan bahwa kepiting bukan hewan amfibi seperti katak. 
Katak bisa hidup di darat dan air karena bernapas dengan paru-paru dan kulit. 


Tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting. Kepiting hanya bernapas dengan insang. Kepiting 
memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari, karena insangnya menyimpan air, sehingga masih 
bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, dia mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari 
air. Penjelasan bahwa kepiting bukan hewan amphibi disampaikan oleh ahli dari Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sulistiono. 


Lampiran : 
SURAT KEPUTUSAN MUI 


Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersarr. dengan Pengurus 
Harian MUI clan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dL Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabl. Akhir 1423 H./15 Juni 2002 M., Setelah 
MENIMBANG 


1. Bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukL:mengkonsumsi kepiting masih 
dipertanyal..: kehalalannya, 


2. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandar perlu menetapkan fatwa tentang status 
hukL”.'" mengkonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi till.. Islam dan pihak-pihak lain yang 
memerlukannya. 


MENGINGAT 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3854 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsun.s yang halal dan thayyib (baik), hukum 
mengkonsun-.jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain : 


"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi b:i - dari apa yang terdapat di bumi, clan 
janganlah kar-mengikuti langkah-langkah syaitan: karer sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang m.-. bagimu" (AS. al-Bagarah (2): 168). 


“(yaitu) orang yang mengikut Rasul, NabJ yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di 
dalam Taurat clan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf 
clan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar clan menglialalkan bag) mereka segala 
yang balk clan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk... "AS. al-A'raf (71: 157). 


Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bag) mereka? " Katakanlah: "Dihalalkan 
bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditanghap oleh binatang buas yang telah kamu ajar 
dengan melatihnya untak berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah dinjarkan Allah 
kepadamu, Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas 
binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesunggahnya Allah amat 
cepat hisab-Nya". Maka makanlah yang halal lagi balk dari rezki yang telah diberikan Allah 
kepadamu, clan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Dan 
makanlah makanan yang halal lag) balk dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, clan 
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Dihalalkan bagimu binatang buruan 
laut dan makan. (yang berasal) dari taut sebagai makanan yang lu, bagimu, dan bagi orang-orang 
yang dalam perjukinr, hepadunzti... OS. al-Bcrclurabi /?J: 172). 


Kemudian Nabi menccritakan seorang laki-laki yai?:r melakukan peijalanan panjang, rambutnya 
acak-acakar3, dan badannya berlumur debu. Sambil mene-ngadahk,--.: tangan ke langit ia berdoa, 
Ya Tuhan : ya Tuhan,.. (13erdoa dalarn perjalanan, apalagi dengan kondisi seperr-: itu, pada 
umumnya dikabulkan olch Allah--pen. - Sedangkan, inakanan orang itu hararn, minumanny-- 
haram, pakaiannya haram, clan Ia diberi makatl dengan yang haram. (Nabi memberikan 
komentar), "Vika demikian halnva, bagaimana mtmgkin la akw, dikabulkan doanya"... (HR. Muslim 
dari Abu Hurairah), "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara 
keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halas harainnya), 
kebanyakan manusia tidak mengetahu2 hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat 
sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim). 


2. Hadis Nabi : "Laut itu suci airnya clan halal bangkai (ikan)-nya" (HR. Khat-iisa11), 


3. (Jatidah finhivvah « Pada dasarnya hokum tentang sesuatau adalah boleh sampai ada dalil 
myang mengharamkannya 


4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Periode 2001-2005 
5. Pedoman Penetapan Fatwa MUI 
Memperhatikan : 


6. Pendapat Imam Al Ramli dalam Nihayah Al Muhtaj ila Ma'rifah Alfadza-al-Minhaj, (t.t : Dar'al — 
Fikr, tth) juz VIII, halaman 150 tentang pengertian “Binatang laut/air , dan halaman 151- 152 
tantang binatang yang hidup dilaut dan didaratan 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3855 


1. Pendapat Syeikh Muhammad al-Kathib a:-Syarbaini dalam Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani 
Al-Minhaj, (tt : Dar Al-Fikr, T.th), juz IV Hal 297 tentang pengertian “binatang laut/Air “, pendapat 
Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi dalam Minhaj Al-Thalibin, Juz IV, hal. 298 tentang 
binatang laut dan didaratan serta alas an ('illah) hokum keharamannya yang dikemukakan oleh al- 
Syarbaini : 


8. Pendapat Ibn al'Arabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabig dalam Figh al- 
Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), Juz Ill, halaman 249 tentang "binatang yang hidup di daratan 
dan laut" 


9. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggot a Komisi Fatwa) dalam makalah Kepiting : 
Halal atau Haram dan penjelasan yang disampaikannya pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta 
pendapat peserta rapat pada hari Rab 29 Mei 2002 M. / 16 Rabi'ul Awwal 1421 H. 


10. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah 
Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scyllla spp) dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan 
pada Rapat Kornisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H / 15 Juni 2002 M. antara 
lain sebagai berikut : 


1. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu : 
a) Scyila serrata, 

b) Scylla tranguebarrica, 

c) Scylila olivacea, dan 


d) Scylla pararnarnosain. Keempat jenis kepiting bakau ini olrk masyarakat umtim hanya 
disebut dengar "kepiting". 


2. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan : 
1. Bernafas dengan insang. 
2. Berhabitat di air. 


3. Tidak akan pernah mengeluarkan telor di darat, melainkan di air karena memerlukan 
oksigen dari air. 


3. Kepiting termasuk keempat, jenis di atas (lili. angka 1) hanya ada yang : 
1. hidupdiair tawar saja 
2. hidup di air taut saja, dan 


3. hidup di air laut dan di air tawar. Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam : di 
laut dan di darat. 


Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut, bahwa kepiting, adalah binatang air baik di air laut 
maupun di air tawar dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam : dilaut dan 
didarat : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3856 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dengan bertawakkal kepada Allah SWT. 
MEMUTUSKAN 
MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEPITING 


1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan 
Manusia. 


2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian han term:: 
teerdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaima:, mestinya. 


Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua 
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 


Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. 15 Ju11 1 2002 M 
KOMISI FATW'A 
MAJLIS ULAMA INDONESIA 


Ketua, Sekretaris, 
K.H. MA'RUF AMIN DRS. HASANUDIN 
0431. TENTANG ES KRIM MAGNUM 
PERTANYAAN : 
Erwin Dedi 


Saya adalah sunni sejati yang hobi makan es krim magnum..kira2 gmana ya? halal apa haram? 
dengar-dengar komposisinya ada babinya, tapi ada label halalnya juga...jadi bingung... 


JAWABAN : 
Abdul 'Zed' H. Sanaji 


Ana pernah juga cari tau tntg hal ini dan alhmdlh saya mdapat jawabannya.. saya jawab singkat 
aja ya.. memang sempat ada kontroversi tapi MUI juga sudah melakukan klarifikasi.. label halal 
yang ada di kemasan eskrim tersebut dikeluarkan oleh MUI setelah dilakukan pengkajian oleh 
para pakar dan ulama2 di BPOM MUI tentunya.. jadi antum tidak perlu cemas.. 


Nur Hasyim S. Anam 


ini keterangan resmi MUI www.halalmui.org/index.php? 
optionzcom content&viewzarticle&id-674”653Akandungan-kode-e-dalam-es-krim&catid-11796 


3Akonsultasi-halal&Itemid-551&lang-en 


Masaji Antoro 


Menurut pendapat yang kuat hukumnya suci, karena mengamalkan pada asalnya, disamakan 
dengan jukh (sutra halus yang dikenal dengan nama kain laken) yang sudah masyhur dalam 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3857 


perkataan orang banyak bahwa pembuatannya dicampur dengan gajih babi kecuali bila sudah ada 
kejelasan yang nyata terbuat dari tulang babi. Keterangan diambil dari : 


Ol—g ya OY 33 43 5 ak 3 dal ml te — PI ds AE, NA) dll — S9 Geo Shi 
HL AN JI Fa In HY AN dee Nas Ab al Ur jl JI 3 AI, II d— 
Penta 0 — Hd 8393 d—aiI r— bia ala, Ok—ap3 ya js SS M3 ON dl YL 

(dee ce 9 2 — i—iil alas gal lu OP H3—A Pe akasia se Mg 

De FAN TP Be 03 3 ye Ji—aa Jepit SU (HMS oa Lir pekay tele AI 

(| FAEDAH PENTING J Sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci kemudian kuat dugaan menjadi 
najis karena bercampur dengan sesuatu yang najis maka dalam hal ini terdapat dua pendapat 
yang terkenal. Pendapat yang lebih unggul adalah bahwa itu suci berdasarkan keasliannya yang 
telah meyakinkan dank arena lebih kuat ketimbang sekedar dugaan yang bisa berubah-ubah 
dengan perubahan waktu dan tempat, demikian ini seperti Khammar dan Jukh (sejenis kain 
sutera). Dalam al-Mugni disebutkan bahwa Ibn Shalah pernah ditanya tentang jukh yang popular 
dalam omongan orang banyak bahwa didalamnya mengandung lemak babi, Ibn Shalah menjawab 


“Ia tidak bisa dihukumi najis sampai kenajisannya benar-benar menjadi nyata. | Hamisy Iaanah at- 
Thoolibiin 1/104 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0450. Halalkah sayuran yang dipupuk kotoran babi atau 
anjing ? 

PERTANYAAN : 

Nur Hafizah 


Halal ngga kalau sayur pake pupuk tai babi atau anjing ? ? Maksudnya, tanaman sayuran yang 
diberi pupuk tai babi.. 


JAWABAN : 
Abdul 'Zed' H. Sanaji 


Darimana anda tau pupuknya pakai tai babi ?? kalaupun bener hukumnya sama dengan 
memakan ayam potong yang kita beli dipasar.. tidak mungkin kita bisalmau mencari tau asal 
muasal dan nasab si ayam/sayuran tadi setelah mereka sampai di meja pedagang.. 

Arif Vidic Nemandja 

Mungkin jadi poin di sini, tai babi & tai anjing itu termasuk najis mugholadoh, sementara tai ayam, 
tai manusia dsb bukan termasuk najis mugholadoh 

Ebiey Doell urun rembuk 


Sayuran or buah"han yang tubuh di atas kotoranpun Halal di kon sumsi, cz yang gta bukan esensi 
dari kotoran tersebut, sama halx dengan Hewan or sbut saja Ikan Lele yang makan kotoran 
manusia, Smuax halal di konsumsi ... (mohon koreksianx) 

Misbachuf Munir 

Pupuk itu sebenarnya bisa diserap jika sudah berubah dzatnya...klu masih fresh...malah 
membahayakan tanaman...jadi bisa bermanfaat jika sudah terurai menjadi unsur 
organik....candungan utamanya N,,jadi sangat baik untuk sayuran 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3858 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Alif Jum'an Azend 


Halal karena zat-zat jisimnya telah suci kembali dengan adanya perubahan total dan menjadi zat 
baru, sebagaimana lumpur / tanah mutanajjis yang dibakar menjadi keramik / gerabah rumah 
tangga. 


Albahrur Roig : 
Yg Alas! HAL pebil KAIN ad 9 Joy empal yag selai De sad Mo jlo Pai Gel mn ISI HA meal Sy 
ce KAS) Lagi GAS Ld HE Ga ya el. jan Na og lo BLS Oa) ya (AI gada GET JI GP Lagian RAD 
Dat UU JI 3 Jaorg sad af 5 Aa Jae 15) aoi 
Almukhit Burhani (figih hanafi : 
mbl ale ml OI dan) aa Mas Kd lay Mo jLog CE pe II Soda If ob mal Ost ld Tej ayla 
AI Aan) Sanga GI G2 (Alona YIY 
Abdillah Al Athos 


Halal tuh, itu pupuk kompos, secara ilmu biologi, kotoran itu yang mengolah adalah tumbuhan & 
mengeluarkan oksigen dipagi hari & malam hari mengeluarkan karbondioksida melalui stomata. 
Maha sempurna Allah yang menciptakan semua serba bermanfaat, tetapi jika dikonsumsi secara 
berlebih jadi mudhorot hasilnya 


Masaji Antoro 
Halal namun makruh menurut mayoritas ulama syafi'iyyah namun tidak boleh menurut az-Ziyaady. 
Keterangan diambil dari : 

Lag KL Gia Ja yet da da5 JL pa Ai Jo 
Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang dan menyamak kulit dengan najis 


meskipun dengan najis mugholladzoh disertai makruh pada keduanya. | Hasyiyah al-Bujairomi 
V1/50 |. 


"3 A3 Lalu A0 an IS Hope Us AN AL Lyn salad A9 Lf 
Sedangkan menyamak kulit dengan memakai kotoran anjing dan babi maka tidak boleh demikian 
juga merabuk tanah dengannya. | Tuhfah al-Muhtaaj X/96 | 


aa aa dy om eU JG kal SI 338 balon ya OpEy Ang IE LB Sesali JB gem IU AINI And 3 

kal SI 2gb Jai adi, Ah UN erat La IYaaall DS Sy Ken 

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang yang najis. Pengarang berkata dalam 

Bab hal yang boleh dijual dan tidak “Sebagian Pengikut as-syafi'i ada yang menghukumi boleh tapi 

makruh”, berkata Imam Haramain “Tidak ada seorangpun yang melarangnya” namun pernyataan 

as-Shoidalaany ternyata berbeda, yang benar dalam masalah ini hukumnya boleh tapi makruh”. 

| Al-Majmuu' Syarh al-Muhaddzab IV/448 |. 

dota gan 3 om pa JI Ton yan Jek NI Jend jp 

Boleh hukumnya merabuk tanah dengan kotoran binatang karena kebutuhan umum, berkata 
Imam Haramain “Tidak ada seorangpun yang melarang nya”. | Syarh al-Wajiiz IV/654 |. 

BI (PI demi HI). 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3859 


Aa) Roro CLS Cor ym El alat Jaan cal tani Ana Aa SI aa JL cal elu lal Ilanial le Syam. 
Tg PP BASA Gea Sad) ya Hlituna MY Cal) Aorloo Yg Cegamaig Gaia (moms TAS 9). 
Aa SY dp CI ELAY laa Games JOB Alay temen yag AJ oa KAI 4 alas Lola Of sal Gal 
(| Faanah at-Thoolibiin 11/94 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
0493. Kemakruhan Minum Sambil Berdiri 


Didin Banjarmasin 
Minum sambil berdiri hukumnya makruh, bahkan apa yang diminum ketika berdiri, disunnahkan 
untuk dimuntahkan. Namun jika terpaksa minum sambil berdiri, sunat baginya mengatakan : 

bel La gl Kopi SAI AAS Laka de Jae el 


"Semoga Sholawat dan Salam tercurah kepada Sayyidinaa Muhammad yang meminum air sambil 
berdiri dan duduk". Yang melakukan ini Insya Allah, terhindar dari efek buruk minum sambil 
berdiri... | "Faanatuththoolibiin" |. 


Bahaya Minum Air Putih Sambil Berdiri 


Dalam suatu kajian kesehatan akupuntur yang diadakan salah satu ahli akupuntur. Ini dibuktikan 
dari segi kesehatan. Air minum yang masuk dengan cara minum sambil duduk akan disaring oleh 
sfringer. Sfringer adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih 
bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos- pos penyaringan 
yang berada di ginjal.... Nah Jika kita minum berdiri, Air yang kita minum tanpa disaring lagi. 
Langsung menuju kandung kemih... Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi 
pengendapan disaluran ureter.. Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang 
bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya.. Susah 
kencing itu penyebabnya. . 


Cara mengatasinya : 

1. biasakan minum duduk. 

2. banyak minum air putih tapi jangan kebablasan dan jangan terburu-buru 
Raden Mas LeyehLeyeh 


ahli ilmu hikmah juga menganjurkan menggerak2kan jempol kaki saat minum dengan berdiri, 
menghindari efek dehidrasi karena minum sambil berdiri ... 


0558. BAHAN TAMBAHAN MAKANAN 


Deskripsi : 


Produk makanan olahan lazim mencampurkan bahan tambahan yang tidak tergolong najis atau 
haram menurut ajaran Islam, tetapi secara medis dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan 
memicu penyakit yang menderitakan. Contoh: boraks, bleng, formalin, melamin, zat pewarna 
tekstil. Bahan tambahan tersebut berfungsi untuk pengawetan, pembangkit selera (emulsion), 
pengembang adonan dan sebagainya. 

Pertanyaan : 


a. Bagaimana hukum mengkonsumsi dan memproduksi makanan olahan dengan campuran 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3860 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahan tambahan yang secara medis berbahaya bagi kesehatan, atau memicu penyakit tertentu? 
Jawaban : 


Mengonsumsi dan memproduksi makanan olahan dengan campuran bahan tambahan yang 
secara medis berbahaya (mudlir) bagi kesehatan atau memicu penyakit tertentu dalam jangka 
waktu dekat, adalah haram. 
190 27 MEN sel 
Cossbis) masif Rip oa ea CG AA ms) Ja Pen oa U JIB ops jae yi 
Sat Lab Va « PI IE) £ Kuil Uas Uj « PARU 0 HE Asa GB 6 pa 5 
TE Hala AE D1) Can y TE Al yag an CA Je ya US Ta Gak diy tas 
ei dg P an 
- 
Pa 5 Na Tae JT NS 0 nya SI 3 3 oh AS, PA ja rada) 
salat YA ajang gta: kn ya UI HA 2 LA Tn ah 5 ya CA Ia ja: Sina meal) J6, 
ba Jab Sp TS F3 En dalang HA YG ap EPA SK Ya Ga gg ba 
ie IM KSP pa PI at dn do SB te ga Calon Yang Ipa ap Ka 


aa “& (3) .. 38 - 


Aa Le DA Ga ph FLA gd Cp pad Spa Ah GUj edi Kian IE oa Up: SAN 
1 PI 

de AE Ol AN LS 3 Al Ay PELAI JB OLI Kloy dalad 3 Ale pal er JB pan dd ega Jas SOP ISI UI 
daa ISI OS IS) Sy 3 Ol TarbYI SS 3 S3 PP din la YAN ab de AE Ol) JUS je din plug HI ab 
#la3 YG AI Oly elit Kong gl alis Jljy olia px OL (omakidly dal pal Fendi IE Ody AAN 

355-354 3g db dl) 

OS ke TAS yA oya JST Jong sedia san 3 abg IS — din UT Lay CA pr Kenali Ja Ls GG ya JST, 
yaa te — ala JL AJ La Gde — din OH pad — yaa Ja — dna jig CAST JL Vig cas kn Y Ol bia — lama jl 
Oyabl PASS 4 Kamay — 0 yias Y Ob YP JB Ol — pang CL) CPRAS — Jis jl Odd han slr JS pAY lalai 

Ala ST oya Aalan (AA Yy — Lelil Ga Han JM Lima £ dkolua £ Anl II Km KN Jas GASU) Lain 4 dang 
an ab gandul tah IA Jp Gaji 3 — 0 pama dewe LS — La JSVI VJ el. 
355-354 3g ob il) 

SB) MAN era OLS Ja teka ya pi SI Kal La JST 0 El ugaaa de Balam (air LET Lg Ia) 
Giaa Y 222 Ja Y La oo (SI (nia ol JS PA) L... Era PB ya TAI IT 0 SUS Si (LS 
Jiley yaa ding HAkmndll 3 JB celjy talyay “On rinakd Altal (GI AAS HP) MPN 9S MI Uya em BN 172 
altay Lol 20763 | Kewadl oekately CL yakin pain AG LS 0 yag Y oya IDE Chin Uraian pan SW) Ja daley 0 mi1 
SIA Spa SY AT ygale PL Wb SIH elu 8 3 Sena CA Jay amal Ih All G. 


63 2g Ga Seal 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3861 ) 


dalm Gala Cally SelealIS pita! Ob dd Jinny JB. Pel LS JUS oya Ly ian JS) (oditama) JS JST Uang 
Wb39 Jill y On landak! Jgls OY palb Upah SI real JST Lal Ll Ap MI 3 Ag DBM Sona! YP medali 3 
MA Sio ya GA adil Sai OY gl ar Ja mill Ie NAS BS JA Y SAI HI Na OP US JII AYI bs. 
9 P3 pa 

(S3 ON Way La ema) (LAIN peeale A3) Il ji IS 3 SB mall (LB) Un yalb Olah Ul gd Ul, 
AT Jali (oya SL OLS Of Layan Lay LagaIG Takalor OLS OI oya 3 gai BI 3 JB pelan Ale Al ale 
Ale Ida) Pay AA Cl ly mam UST JAN ag Ld mr Y (D0) mat (D0) Ubud jab (lela) BL 
PAN Lag JAN OI Koh ISUE SLANI oa JT, (SSI II Sab Wib Yo) Jl d3 (Skil Ul Yo) Ike dp 
ejaan "(BB ap Seda Salad FA Aa pe ID dk jp ale JIN Kybly SIA AT Ja 
gmmeill JT PA IS V3 abg Sodlg JOEY og AAS ena 0 JT PA Laloesot IU (Lalu) Jill Lead SY! 
AMI OI Siap Any Kane II OB Giaa AB) Ah IMS Y Ilang Kama IS) Uap opal Tenar dy JI, ol 
to ST JEY ehh ya gain Ai lely " Sawak 03 La Ulah Jaloy ASI Jong yel Junk ISI don Iin (dad Jail yeles 
Ja Ag HA Ie lb ab Ain Wp Lah Ol ISI ME Lay MELII, Jay Crdely SIA ya Wil ya 2g Ula 3 
meal Jab Uillen 04 (LI 9) alan JL (IE) Io iin Y din Wiji LH ASI JS (lagpuel) dong BDG oya Ia JST 
Jd Day JS dala pp dah am Pj " elet dilan Aly Ailitiual Jl mad tan AT Jay AN Ge YUL OK 
(GS) Rated III Ob AT GULAI oa Kena AB Alank 3 Il OT dasing LM JST OB ag Aa Jaa La OY ala 
yang eling AS SIN Ian yag OLI S3 SAI AAN lrjly UII pm HL AU ya oo Ade JT JAN 
cal JT AI BA Kong SAYA patah JB DUS 3 Alda SIS dadi Lag ST ea SAI pb NAS Elena! 
Ap pong AAN JSI apa Ugly aki pr AI) ah 3 nahi Syed Ol apada SA Ol tag JB Lin adi aa 

Cr plat JW dd) mail RAN Ain IU OS ISP pr Jali dad elgd HA jab) Lulo JULI Ob Gore ce 
KA Tan Ba dah yel Kang SAI Aly GL JB 22 N Bf Ade (AG BAWA panai JST ana Y Yah pai Ip 
San Ny 07rb aa Sat Lag JB Ai Ata SU Le SAI II Git Ody olga G lantal jyky JEMST de Am Yg ST 
APP Ab JS WIN let Aly Ag Ga Jo SAE DA ata OS Oly el yah one ey DA mita Ol ami 
(el) HL, Saki SU US pig BAU KPI, Hydy Sig call sig IS USg ppi IE YI J3 
Plat ol Sirup dong dedy yel mean ae RAP Ry PA) Call Sell Sh elit (Lado) Beta RDI PIPI 
ahad 3 halo gal Gada jar A8) Sel GI 2 BA Se jadi aah aa call 3 8 JB ky Je Wont) oral 
be AU KA Lagi) pian JlnaS misal Ul be (BEN SI ed Lb Kol On aa Ula Gea JUS is 
one! mel de LI 3 Laga Dhani Jowad LA) Shaadi (Lely SL Aly Elamadh pP 3 Ida 3S p VI JA SY SY YG 

OS ON (LI) IX (BL) al il (Lee) REYI DL 3 Kei Aonad l Jlil ROE ST Gp pad ad lor (SIWN) 
si dilan Aly gittng | Ca Janakl ls 2 HN aekag YG Viy Idld JL Ol yoo aloe" 


SE ol 51325 Asli Tambal SA ia CA SN US 


Uban PLS ae II yah Ike ji dilas Lojdy Idi JT ml de Jasa A3 elali Jat jan Ol bel an 
JS Of eh La Aa JALAN oi JP JALI Sl BUSA GA JB mb LAI 9 Je Ol de Ja II Lao, 
OP Op! enam Bls Gal jang Lae” Call 2 mbl ola Ol oo laka ji ISI taka L Jd YI Ie AI GL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3862 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalah pl Pj syah Horle gl Nor ag La aer oya Yg paman ya Yg DL Kh ion oya mag ULP de Jo Las 
al ia IBI 2S ada V9 Ida. 
b. Sehubungan dengan rekayasa pengawetan, apakah norma konsumsi yang bercitra Islami 
mengenal “kedaluarsa” untuk makanan/minuman? 
Jawaban : 


Kadaluarsa dalam Islam, jika yang dimaksud adalah tidak layak dikonsumsi maka pengertiannya 
adalah membahayakan kesehatan. 


c. Bagaimana hukum memproduksi makanan daur ulang? 
Jawaban : 
Tidak boleh apabila berbahaya 


0571. HUKUM MEMAKAN KULIT HEWAN HALAL YANG 
TELAH DISAMAK 


PERTANYAAN : 
Mansur Chan Loch 
APAKAH BOLEH KULIT YANG SUDAH DISAMAK iTU DIMAKAN ? 
JAWABAN : 
Hadiro Maut 
ork Has al J3 US 05 al AI ala Ja Y, Juan Abas S1) Uj WA Ak AT Ga Uh (RAN: 
1/185 ol Imel TP PA AS cr 
..dan tidak diperbolehkan memakannya (kulit hasil dabagh) ... 
€ jas Tab Jl Kanal UAN (3 Jiang y Andy dala Antah JAS je ole debu NAS, Talas oaUs selo Wb dan ISI 
CPI Ssi meng JA EL ra KAI ISU ya UST 336 Jay t01 Reno jl) Ain) Angi 
| Kifayatul akhyar 1/13 |. 
CPI asi meng AN LI mer KAI ISU oa JST 336 Jay 
Dan apakah boleh memakan (kulit hasil dabagh) dari hewan yang halal ?. Tarjih Imam Rofi'i 
mengatakan boleh, sementara tarjih Imam Nawawy tidak boleh 
Kang As'ad 


Menurut Imam Nawawi dalam permasalahan ini ada dua goul, gaul yang pertama dan ini 
merupakan goul yang Ashoh menurut Jumhur ulama adalah gaul tentang haramnya memakan 
kulit bangkai hewan yang telah disamak...ini adalah termasuk gaul gadim yang masih difatwakan. 
gaul kedua menyatakaan halalnya memakan kulit tersebut... 


JI el sala 
SB In U: ai HUB AU dah. Jp Olga oya DS Op Jt SAT pg Jap) Ji AI Aam Lita 3 JG 
AV ala 136 JPU Ogan aa ae Al dl Ip Adi Juy ( AS ai aga Lai) ep ale at Ie: 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3863 


284) LI UU ad VISA SAN aya Sah rd HA DUS Jong AJI UAN ja OS Oy « S 
Ab ja KAT KE Ab gi ae 3 Ka Situ en dal 
BEI Al eU 3 Ja JL meli d Jab US enda Gd Jas FLA) 

Lay Ha 

JB palang dala AI un HP ai Ig 3 SAN alat oil Calon ALE yag Uroeua 3 cab SN esa (TS): 
KATA EL Gl ly do LT po EL JB naa UI 2 IJU Ya (initib 0 yatkpad Usah Fiko Sta ) 
CA de Ad Gaia BULAN ola g 6 Cydoal Pad yag 4 MATI 1 ygadel Jie Lagonst Ol yaaa ASN Joe 3 OVJ Olikay 
CB JUA pin JSI Jb yag pada RSUD Luang JUS Rain G aa JS Lead ak II JALAN Ola pat A8, 
IT CA Ob sah ye YG Leg ea G4 day Al MLS 3 Ole gl gb para eh 
API petir Olla da Ang LA pb Kal JS RV La Alor Uh. JSM Alor 0S Ida 6d yaah dil rai 
ISU og BAN 2 JB dl JL Adi 3 GA S3 Sirup AYI der 4 Rab SRI ca daleeliy Kal 
eY (9 gada k oa" Jp 3 VI ada « dat # ball Ana Y OS 1 ne Jp) 3 Hamruo Iin 9 OY YAI anal 3 on) 
berlasp Lily. Lagi AAA CAS oya omby SUS ka 3 LSI AS Gg 4 prmmill Ab DU gf HB Aa 1 SUYAS slaaYI 
G Setia dd kali Ubi OS eyundel op DyAS rU3 Flu pal Gam Lag 4 Unas WUSg Uk pa cerdik! ya LS OY 
So ly OLALA Aay al! Raga gl an Gong Al Ka gamia gl pa Copy yng 4 Jade) SEN amal Io 
SEE Laga RP Jilnng Ra Jis Ugad Read Gn Ilinan SS op AA up Si yp AS dk praer Url) SU ml 
Cr orrbally @ali All gp all Alat € SA al toy OLI 1 Cmad HT 285 200) Ie AA com Aa 

SBY oa OA Ad Jeng AI el Kal) AS oh 1 Obi 3 Siiaaki JB 6 oya Hilal ya Ri Ulin) 
Selly « o2ypry tale 3 LE) 0 00cccoocococococ00ae 


| Majmu' — Syarh Muhadzab http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-277&idto-278&bk. no-148ID-151 |. 


Masaji Antoro 
Yups... IDEM. Pendapat yang paling shahih (benar) adalah HARAM 
OS Ol (LI) IX (ALI) al il (Lee) RAY DL 3 Kei Aonad Il Jl BD ST Gp padi and lor (SIWN) 
Isi dilan Aly Leittay | Cape Janakl ls 23 HN saka YG Vig Idlad JL OI yoo aloe 
Kulit bangkai yang telah disamak dalam memakannya terdapat tiga pendapat ulama : 
1. Pendapat yang paling shahih haram 


2. Halal 
3.Bila berasal dari kulit binatang yang halal dimakan maka halal bila bukan maka haram. 


| Al-Majmuu' 'alaa Syarh al-Muhaddzab VII!1/38 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 
0709. KECAP DAN SEJENISNYA YANG KEMASUKAN 
CICAK ATAU BINATANG 


PERTANYAAN : 
Wong's Njowo 
Poro yai Ian pinisepuh, kawulo gadah botol kecap # isine, nanging kelebon cecak pripun niki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3864 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hukume ( tapi kemasukan cicak, bagaimana hukumnya )....? matur suwun sanget .... 
JAWABAN : 
Anam El-baluri 


Ambil aja cicaknya, ini tidak apa-apa (dima'fu). Keterangan fatkhul jawad. Jika ada ma'e'(benda 
cair selaen air)terkena najis, ma'e' tadi dima'fu # boleh dikonsumsi 


Muhammad Ahmad 
Cecak, dalam bahasa Arab disebut AL WAZAGH (#5! ). Ada dua pendapat : ada yang 


mengatakan MIMMAA LAA NAFSA LAHUU SAA'LATUN. Lebih jelasnya saya kutip al Majmu', 
Syarh al Muhadzdzab: 


KAI 3 mel nally aya dl skandal, Fadly Jesdly 2 yi Tel Ga Alila Wadi Y Gal Aa, Lalai JU 
Ugly aalo yel Fan) AYI 3 ALI FLY Ed 9 Jade re ok) Halal, sabladly Jali y Ola 3 Olag. 
Alila adi Wb Gaal pia VI dal Gal Gawdl deeloy SA email Wi Jah yag WA Engorg Lead Gaya Sos LS al: 
Ce JIN Alila gadi Wal Small mali Yi AeLoy nadi Lela Ul J3 yag GUI, 
lay Ora API 3 seadukidl y Aalah 3 Al gat Fembdl Wla ono pd Alila Ad yadi Y SL el ai PN Ul, 
AS dapat S3 Ab JB Alila Landi JUL gandhi ai Fumdill beby LIS Cngong Aa Say jUI Jiy Hpb3 Jalal 
(3 dal) Bd JB Sl) yel 
Kesimpulan : 
Jika mengikuti pendapat yang pertama, 


afla d yadi Y BL gi dea PI UI, 
maka jawaban dari akhi Anam benar adanya. 


3522. SEKELUMIT SEJARAH TENTANG KOPI 
Oleh: Ani Fah 


Imam Najmuddin al-Ghazziy Seorang pakar sejarah mencatatkan dalam kitab al-Kawakib as- 
Sairah Fi A'yan al-Miah al-A'syirah bahwa : " Orang yang pertama kali menjadikan kebiasaan 
minum kopi sebagai minuman berkhasiat adalah syekh Abi Bakr Bin Abdullah Al-Aydrus , Beliau 
membuat racikan kopi dari buah pohon Bun." 


Sayyid Abdurrohman bin Muhammad bin Abdurrohman bin Muhammad al-Husainy al-Hadramy 
dari marga Al-Aydrus (1070 H-1113 H) mengatakan dalam kitabnya linaasush Shofwah bi Anfaasil 
Gahwah: " Biji kopi baru ditemukan pada akhir abad VIII H di Yaman oleh penemu kopi Mukha, 
Imam Abul Hasan Ali asy-Syadziliy bin Umar bin Ibrahim bin Abi Hudaimah Muhammad bin 
Abdulloh bin al-Fagih Muhammad Disa'in (nasabnya bersambung hingga kepada seorang sahabat 
bernama Khalid bin Asad bin Abil Ish bin Umayyah al-Akbar bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin 
Aushay). 


Beliau adalah pengikut tarekat Syadziliyah, bukan pendirinya (karena pendiri tarekat Syadziliyah, 
Imam Abu Hasan asy-Syadziliy telah wafat pada tahun 828 H).". Dalam penemuan biji kopi, Imam 
Abul Hasan Assadzili mendahului Imam Abu Bakr al-Aydrus. Sehingga Imam Abul Hasan adalah 
penemu biji kopi, sedangkan Imam Abu Bakr Al-Aydrus adalah penyebar kopi di berbagai tempat. 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3865 


Beliau menggubah syair mengenai kopi sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang asyik dalam 
cinta sejati dengan-Nya, kopi membantuku mengusir kantuk. Dengan pertolongan Alloh, kopi 
menggiatkanku taat beribadah kepada-Nya di kala orang-orang sedang terlelap." 


Gahwah (kopi) : 

- 'gaf' adalah guut (makanan), 

- 'ha' adalah hudaa (petunjuk), 

- 'wawu' adalah wud (cinta), 

- dan 'ha' adalah hiyam (pengusir kantuk). 

" Janganlah kau mencelaku karena aku minum kopi, sebab kopi adalah minuman para junjungan 
yang mulia." 

Syeikh Abu Bakr bin Abdulloh al-Aydrus berkata tentang kopi yang digemarinya: 


"Wahai gahwatul bunn (kopi)! 

Huruf 'gaf' di awalmu adalah guds (kesucian), 

huruf kedua 'ha' adalah hudaa (petunjuk), dan 

huruf ketigamu adalah 'wawu'. 

Huruf keempatmu adalah 'ha', 

berikutnya 'alif adalah ulfah (keakraban), 

'lam' sesudahnya adalah lutfh (belas kasih dari Alloh). 

'Ba' adalah basth (kelapangan), dan 

'nun' adalah nur (cahaya). 

Oh, kopi, kau laksana purnama yang menerangi cakrawala." 


Imam Hamzah bin Abdullah bin Muhammad an-Nasyiriy al-Yamaniy asy-Syafi'l, penduduk Zabid 
(832 H-936 H) adalah seorang sastrawan ulung yang ahli tumbuh tumbuhan. Dia menggubah 
seribu bait nadzam mengenai kemukjizatan al-@ur'an, menulis kumpulan fatwa, dan menggubah 
nadzam lebih dari 80 bait mengenai manfaat kopi, yang antara lain isinya adalah kopi bisa 
membangkitkan semangat seseorang dan mengantarkannya mencapai kesuksesan. Disebutkan 
dalam kitab Al-Linas bahwa huruf 'ba' dan 'nun' pada kata bunn (kopi), masing-masing berarti 
bidayah (permulaan) dan nihayah (akhir/puncak), yakni mengantarkan seseorang dari awal 
langkah hingga akhir/sampai sukses. Nah, demikian uraian tentang kegemaran dan sanjungan 
ulama Sufi akan kopi, manfaat, serta falsafah tentangnya 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/801162206573256/ 
www.fb.com/notes/841546482534828 


0801. HUKUM KOPI LUWAK 


PERTANYAAN : 
MH Ibnu Rasheed 


Assalaamu'alaikum... mohon tanggapan, hukum kopi luwak gimana...? baik yang mengkonsumsi 
maupun yang menjual... terima kasih sebelumnya. 


JAWABAN : 
Muhammad Mujtahid Muthlag 
Kopi Luwak hukumnya halal... barang itu hanya mutanajjis... cuma perlu disucikan saja... kopi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3866 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


luwak trsebut kopi yang biasa tapi disengaja disediakan untuk makanan musang, dan musang 
tersebut memang di pelihara... ketika si musang BAB, biji kopi yang dimakannya ikut keluar (tidak 
ikut proses pencernaan) dan biji kopi itu masih terlindungi kulitnya... bisa dibuktikan klau dia 
najis.... ketika di tanam, maka tdak akan tumbuh lagi, disebabkan najis telah merusak kandungan 
biji... tetapi jika ditanam masih bisa tumbuh maka suci... sebab bijinya terlindung oleh kulit bijinya... 


Raden Mas LeyehLeyeh 
Berikut fatwa MUI : 


MUI Nyatakan Kopi Luwak Halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan fatwa yang 
menyatakan, kopi luwak halal setelah melalui proses pencucian. Diperbolehkan meminum, 
memproduksi, dan... memperdagangkannya. “Soal kopi luwak ini sudah kami bahas dan intinya 
halal,” ujar Ketua MUI KH Ma'ruf Amin saat konferensi pers di Gedung MUI, Jl. Proklamasi No. 51 
Jakarta, Selasa (20/7). 


Turut mendampingi Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam dan Direktur Eksekutif Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim. Dijelaskan 
Ma'ruf Amin, biji kopi luwak ini bersifat mutanajis atau terkena najis. Akan dinyatakan halal setelah 
melalui proses pencucian. Sebagaimana diketahui, proses memproduksi kopi luwak ini dimulai dari 
biji kopi yang ditelan oleh luwak, kemudian keluar bersamaan dengan faeces (kotoran). Biji kopi 
tersebut tetap utuh (tertutup kulit tanduk). 


Direktur Eksekutif LPPOM MUI Lukmanul Hakim menuturkan, biji kopi ini bersifat mutanajis. 
Seperti barang lain yang terkena najis, maka biji kopi pun harus dicuci terlebih dahulu untuk 
proses selanjutnya. “Dalam produksi, sebelum digiling melalui proses pencucian. Kalau sudah jadi 
kopi bubuk tentunya sudah mencakup proses pencucian itu,” katanya. Menurut dia, hal ini untuk 
mengingatkan, karena ada sebagian orang yang memiliki kebiasaan mengunyah atau mengemil 
biji kopi itu. Lukmanul mengatakan, pembahasan tentang kopi luwak ini dilakukan menyusul 
adanya sejumlah pertanyaan, seperti dari PTPN XII Jawa Timur yang menangkar luwak. Juga, 
dari Pangalengan Jawa Barat untuk pengembangan, jika diproduksi akan halal atau tidak 


Sumber: http://www.mui.or.id/index.php?optionzcom content&viewzarticle&id-256Y53Amui- 
nyatakan-kopi-luwak-halal&catid-1”63Aberita-singkat&ltemid-50 
0823. ADAB : TIDAK MINUM AIR SEBELUM HABIS MAKAN 


PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 


Istri saya blang mas kalau lagi makan ga boleh minum aku jawab: seret jadi saya minum, istri saya 
jawab lagi kta peryayi ga boleh makan sambil minum, makan dulu dihabisin 1 piring baru minum. 
Apakah betul kata istri saya. 


JAWABAN : 
Ismael Kholilie 


Waalaikum salam. memang dianjurkan untuk tidak minum sebelum makan atau ditengah tengah 
makan kecuali tersendak atau sangat haus-sab'ah kutub mufidah 145 : 


Bekaka IS Anya atlas Saao yh yad 1) VI plalall etil cp et SU Ol JB ot Ii-epo( EN 3 JSI CplT 1 21) 
ito 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3867 ) 


Dalam kitab at tibh annabawy minum sebelum makan atau ditengah tengah makan dihukumi 
makruh entah makruh syar'i atau irsyadi (menurut kedokteran) dalam kitab yang sama juga 
dijelaskan bahwa yang paling utama adalah minum 1-2 jam setelah makan karena menurut ahli 
hikmah hal ini bisa menambah kecerdasan. afwan belum bisa nulis ibarat tibh nabawy :). 
Wallahu'alam bi showab 


0958. MAKANAN SETENGAH MATANG ALA JEPANG 
HALAL GAK YA ? 


PERTANYAAN : 
Mbah Kakvng 


Assalamu'alaikum.... makanan jepang halal tidak ya..?? karena umumnya dibuat dari ikan yang 
dimasak tapi tidak sampai matang... bahkan ada yang hanya diendapkan dalam cuka saja tanpa 
dimasak terlebih dahulu... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Selagi tidak diketahui secara pasti makanan tersebut terbuat dari barang 
haram, sebenarnya hukumnya suci dan halal, namun bila ragu-ragu sebaiknya dijauhi. 


Lia JS is oya ion plan ale Al lan Ole ABy Aj Hondil Alas yet gadi Urony j3N ruby Alas peti Dpr 
“JUKH” mashur dikerjakan memakai gajih babi, Keju Syaami mashur dikerjakan memakai aroma 
babi, suatu saat Rosulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam disuguhi keju tersebut dan langsung 
memakannya tanpa bertanya. (Fath alMu'in 1/105). 

“JUKH” yang mashur dikerjakan memakai gajih babi di hukumi kesuciannya. (Asnaa AlMathoolib 

1/26). 

Br ra tes ya Derita A3 WLAN ASI yah OA oya ES ngak Y Oletiaa Lagian 3 Om LAI 3 om JII 
Oles an pa ega Ad In Ol Llya SIP Sr PI NA Gay ok) 

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Di antara 
keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Maka 
barangsiapa yang menjauhi syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan 
dirinya, dan barangsiapa yang terjerumus ke dalamnya, maka dia telah terjerumus dalam perkara 
yang haram. Seperti penggembala yang menggembala ternak-nya di sekitar tempat yang masih 


diragukan bila binatang ternaknya memakan rumput di sana". (Asybah Wa an-nadhoo-ir 1/240). 
Wallaahu A'lamu bis Showaab 


1011. TERASI, SUCI ATAU NAJIS ? 


PERTANYAAN : 
Haro Hamam 


assalamu alaikum wb wb...gmna hukumnya terasi,ada yang bilang boleh dmakan tapi kalau kena 
baju n dbawa solat maka solatnya g sah,mhn pencerahannya... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3868 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum salam. Kita tahu bahwa pembuatan terasi adalah dari ikan ikan kecil yang digiles 
bareng dengan kotoran kotorannya .Apakah dengan adanya kotoran kita tidak boleh memasak 
dengan terasi ? Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sepakat bahwa apa saja yang 
terdapat dalam ikan ikan kecil,baik darah atau kotoran dianggap suci dan diperbolehkan 
memakannya meskipun bersamaan kotoran .Bahkan Imam Romli memutlakkan ,baik ikan besar 
atau kecil sama saja. 


Y dil Aan png WIN AI ja maa Ulama! Sr G Le doleb Je Pane y P3 Oliy Pan Ul GA Ay 1 Goley 
(15 pp oedopt aka y hd pY Ekaadh OT UB YP OY Wal MSI p Ale Gpr Ji AMI A1 arm 
Abu 3 bl AN da laa Way Gr pjad SAT LB MSI Oya pisah Ulama G Ai2 ir Hg Se Uly 
43 P1 co) AN daa 
dalam Bughyah : 
PP HST ya LI ar Bleb HI Oya ad ay Bole II Han ad WS al) 
1014. ADAB-ADAB MAKAN 


PERTANYAAN : 
Aank Andri 


Assalamu'alaikum warohmatullah.. Afwan, klw sesudah makan kita disunatkan menjilati tangan 
kita.... 
1. Memulai menjilatnya dari mana dulu, dari ibu jari dulu atau dari kelingking dulu ?? 
2. Bagaimana adab adaban makan dan minum yang sesuai Rosululullah Shollallahu 'alaihi 
wasallam ...??Syukron ... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. DIAWALI JARI TENGAH, KEMUDIAN JARI TELUNJUK DAN TERAKHIR IBU 
JARI 


ADAB MAKAN 
31 — Lagi Rinki Jl Oa Yg 6 0g JT OLI 4 gatel BIG JI yag. (Bp 
(TS) gih. 


IN Aa Nb: 

32 - at ada ale Ajudan AD S3 UI ah Jae Tm 3 Jah JS dag UI dot Jia Nagan R5 
CA ea aa Ai ME Ea 

Ugal, Pj gak AN mami ML NANA SA SL: JB ang elsa Ul AT Nan ola Ud (2). 


(37121 / 8 Stsyi. 
(Ly Bra Gt Lae ya (1607 7 3 y ena teri ML Anal Galah Sai JT IP "1 aga, 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3869 ) 


(2) Ld oya (1605 / 3 y ehanng (STT TI SIS 3) SE ri ML lab Sae JST ISI M1 ega 
» Makan dengan jemari tangan 


Disunahkan makan menggunakan tiga jemari tangan saat ia makan dengan memakai tangan, 
namun tidak masalah bila ia menggunakan alat semacam sendok atau lainnya. 


» Menjilat jemari seusai makan 
Termasuk yang menjadi kesunahan setelah usai makan adalah menjilati jemari sebelum ia 
usap dengan sapu tangan (atau basuh dengan air) berdasarkan hadits : 
- Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
“Jika salah seorang diantaramu makan, maka hendaklah ia menjilati jari-jemarinya, sebab ia 
tidak mengetahui dari jemari mana munculnya keberkahan.” 
(HR. Muslim 111/1607) 
- Bila salah seorang diantara kalian makan, Janganlah dia sapu tangannya dengan serbet 
sebelum dia jilati jarinya..” (HR. Bukhari-Muslim). 


|LAl-Mausuu'ah al-Fighiyyah 45/272 |. 
JS kas Aale II Ole AI Jang Lala Aly LAI gal Rino Sem 3 Olla A2 3 ae up AS Lada G bj 
Dead JB PLAY £ Lea LP deng! Lema OT Jd SNI dlol Gak Anh, & dang Lali Gal AAU HDI tuloh 
Gd dah Wal UV Uagk oya PST lal ya Led ed Jpbl BY Lali AT dang Of Aa aah OS SA 3 
Aly GUY! SAS) Ah Rpr de Aelenad II JS away Tas ISL Ageng Aeon Jl AAS las UU Ga AI Ot Jarby plaali 
Jet 
Menurut Imam at-Thabraani dalam kitab al-Ausaath dari hadits riwayat Ka'b Bin 'Ajrah ra 
dituturkan tatacara menjilati tangan seusai makan. "Aku melhat Rasulullah shallallaahu alaihi wa 
sallam makan dengan menggunakan tiga jemarinya, ibu jari dan dua jari yang menyandinginya, 


kemudian aku melihat beliau menjilati ketiga jemarinya sebelum dibersihkan dengan sapu tangan, 
mulai dari jari yang tengah kemudian jari yang menyandinginya (telunjuk) kemudian ibu jari. 


Berkata Guru Kami (al-'Iraagy) dalam kitab Syarh at-Tirmidzi “Rahasianya adalah : 
» Karena jari tengah paling kotor saat makan sebab ia jemari paling panjang karena sisa 
makanan yang ada padanya lebih banyak ketimbang dijemari lainnya 
« Saat seseorang menjilati jemarinya kemungkinan perut jemari menghadap pada wajahnya, 
oleh karena panjangnya jari tengah saat ada sisa makanan yang jatuh dari jari tengah 
berpindah kejari arah kanannya (telunjuk) dan dari jari telunjuk berpindah kearah ibu jari. | Fath 
al-Baari 1X/579 |. 


aah Ce Url Jamad Y Kaji Jadi NAS) Y A87 6 O glanta € O pewakiy Ogkab IIS J8y 1 GA cal JG. 
sU alaja Jd FUI daa Lepai 6 LB 23 pang P3 ya Lele Le BJ Leouaaa Jd AI de») ISI SUN Of ara. 


Ibn “Arabi berkata “Adalah kebiasaan orang mereka seusai makan, menjilati tangan, mengusapnya 
dengan sapu tangan dan mencuci tangannya, begitu juga kebiasaan orang arab mereka tidak 
mencuci tangannya sebelum ia mengusapinya dengan serbet”. Hikmahnya saat air cucian 
mengenai tangan yang belum diusapi dengan serbet kotoran dari sisa makanan sangatlah banyak 
hingga membuat air semakin keruh dan tanganpun tidak bersih berbeda saat dilap dengan serbet 
sebelumnya kotoran yang tersisa tinggalah sedikit yang dapat dijamin bersih dengan dicuci 
memakai air. | Faidh al-Gadiir 1/482 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3870 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1027. KEHALALAN BINATANG SET / BELATUNG DALAM 
TEMPE BUSUK 


PERTANYAAN : 

Mas Sel Episodekedua 

Pak, badhe nyuwun pirso, set / belatung ten tempe bosok niku halal nopo haram to?? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Boleh dan halal bila : 
“ Belatung dari buah/makanan yang halal dimakan. 
" Sulit memisahkan belatung dari buahnya 


be de dir ORI pad aan JaniS Ana Pj ST JL Vig din pia Y OT ba Lea POS Lx HS go JT Jaa 
ny kanbYI 3 (SI OST lam oolely ya Lai Linl o,S3 JG lia (BL aya JST Jay di Jllalouot Gani Uks la JL AI 
(WE SPAN JS Il JS aya US YA Ui yaleta IA Jak UB Yg tan SL spp JII Jay Ilua 
(OS IP US Am OS ay ye lu dp ya ya Jai al dia Y Ol SA glan (El bia dp pa gal si 
HS SA ma US Iyan Ja Sao il oa TT JL day il ob csi 
| Faanah at-Thoolibiin 1/90 J. 
JAN 2 yoy SIN Alay Cb dya ET (ISU oya JT hy SP ain BI E Jak Yg aa ISL oya JT Ja, 
d5 JAN pad S3 La yani Y WS ka ES Of dina 
( PFaanah at-Thoolibiin 11/354 |. 

1047. LARANGAN MENIUP-NIUP MAKANAN YANG MASIH 

PANAS 


PERTANYAAN : 
Al-Hadromiyyah Muhtaaj 


Nabi SAW : melarang meniup-niup makanan dan minuman. (HR,Ibnu Abbas! ada yang tau 
maksud hadits ini bisa dishare ilmu-Nya. tg ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Maksudnya meniup makanan atau minuman panas agar cepat dingin. Larangan nabi Muhammad 
shallallaahu alaihi wa sallam (dalam hal ini jumhur fugaha' mengkategorikan pelarangan ke arah 
hukum makruh) dengan berbagai pertimbangan, di antaranya : 


» HILANGNYA KEBERKAHAN MAKANAN 
Soyisall :» HpN 402 Amis — 1 geli Keing alel Raj 1 JUS 
Se Sola Gg Ab AA VOL Ol Vega Aib SLII plak €Kale Jgiay J plabali SG elang Ale AI Guo OS 
AS pl oadla pelat! 3 Fadil! euy Ale Al ole 
“Adalah baginda Nabi shallallaahu alaihi wa sallam membenci makanan panas dan bersabda : 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN ( 3871 ) 


Makanlah makanan yang dingin karena ia obat dan ingatlah sesungguhnya yang panas tidak 
ada keberkahan didalamnya”. Dalam kitab al--Awaarif dari Nabi disebutkan “Meniup makanan 
menghilangkan keberkahan”. 


» Merubah aroma minuman 

Pl 9 GIE SI AS Gal aj B3 pUYI/ JI 9OB Li — 2 sesali MAA ba pemil 2 ASI | 
(1988 - 1408 — pb — AI ALI RS 

dad JA (AI 3 ai 33 AK) mrue SE) (maa Gl PO) el Rel) ak SY K3 (LAI 3 ai 3 LK) 
(et) SI ada el Ae adil Ol AT gan GS SU (LAIN ) mall A33 0 pad Bakdy OS SY 

Te maca oolisaly 

Nabi melarang meniup minuman maka makruh hukumnya karena dapat merubah aroma air, 
melarang meniup makanan yang panas agar cepat dingin karena menandakan sangat rakus, 


kurang sabar. Dalam hadits lain “sesungguhnya meniup makanan menghilangkan keberkahan” 
(sanadnya Hasan) 


« Menandakan sifat tergesa-gesa 
» RAKUS 
» Kurang sabar 
420 koil — 65 pal ad 1 ASI 
#1994 — 2 1415 39! Ande! OLI — ym Taladl LII j3 1 SI 
BAN Aa GB ASLASY SI (PAI BO) mal Aiy aAdl Bak Alamae OS MY (ea 3 il ye Ah) 
Nabi melarang meniup makanan karena menandakan sifat tergesa-gesa, sangat rakus, kurang 
sabar begitu juga meniup minuman 
» Membuat jijik 
387 Aoninall — Ae SL memu Tr SI Balas 1 SUS 
AA Gaal al jab 3 HI 
Byakan Of Rados ya UI Oa SAI ya dad alas La OT Jasa Ie ad SLS Pala 3 Fidl y2 Old INA ale Ak Of 
catu jab ata JSI 
Sesungguhnya larangan nabi alaihis salam meniup makanan dan minuman bukan berarti 


menunjukkan semburan yang keluar dari air ludah itu najis tapi dikhawatirkan berakibat jijiknya 
orang yang makan, maka diperintahkan beretika didalamnya. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


1084. MENGAMBIL KEMBALI MAKANAN YANG TERJATUH 


PERTANYAAN : 
Dimas Abdullah 


Assalamu'alaikum..tanya, adakah keterangan dari figih mengenai makanan yang jatuh saat 
dimakan sebagian,perlu diambil lagi atau dibuang?mohon senternya.. 


JAWABAN : 


Ismael Kholilie 
SNP ya beliung La JST da2 edi Aki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3872 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AS uS GI Sorar y SAN ISA Ale 3 yap "pian VI Laga af AAS SANOL JI Aa oya Ta 1 Oya oya desi JT , 
Oka YI izin ayam "SY VI 
atm Gb any Sono y AA 9 yen 9 Jd ya gal Rani 3 OLI ya Jiang JST uya Legi ale ye 
Ng Sg 3 d3 3 GH Gg 9 BN dna jae Setia Ul Lega DX ot ee ed tera y OLI 3 mall 
An gaga lee Say HP BAU oa Seting ya IST oya Aa Lae Lah OP MT ye dab Gb oa abal Ar Pl 
AA 
9 OBendl Lesu Y 9 CSS ya US pS US Lau Set Rail ad 3 ISI Lega Gal Alor GS pelan TPUo BE 
YNA aa pi SI Alah Gel 3 aa Y 3 dala Gala GP Jd oa aa 

Kunci rezeki yang ke 16 adalah mengambil lagi makanan yang telah jatuh. 


Memakan makanan yang telah jatuh dapat menjaga dari kefakiran, penyakit penyakit buruk seperti 
barosh, judzam dan bisa menjaga keturunan dari kebodohan. "Barang siapa yang memakan 
makanan yang telah jatuh maka ia akan aman dari kefakiran, barosh, judzam dan keturunannya 
akan dijaga dari kebodohan".(HR ABU SYAIKH). 


"Barang siapa yang memakan makanan yang jatuh dari piring maka kelak anak anaknya akan 
bersinar wajahnya dan ia akan aman dari kefakiran"(HR dailami). 


"Ketika makanan kamu jatuh maka ambillah dan hilangkan kotorannya,jgn kau membiarkannya 
karena setan dan jgn kau mengusap tanganmu dengan sapu tangan sebelum kau menjilat jarimu 
karena kau tak tau dimana barakah itu berada"(HR.MUSLIM). | -Syarh Bughyatul haddzag 107 |. 


1171. KANDUNGAN MINYAK BABI DALAM SOYA LICITIN 


PERTANYAAN : 
Mas Brow 


Tanya : ane pernah dngar dari seorang kiai dia adalah muallap mantan misionaris katanya setiap 
makanan yang komposisinya mengandung soya licitin itu adalah minyak babi?Tp ko ada lebel 
halal dari MUI ny. Itu gmana? Mhon pencerahan nya. . 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Menurut pendapat yang kuat hukumnya suci, karena mengamalkan pada asalnya, disamakan 
dengan jukh (sutra halus yang dikenal dengan nama kain laken) yang sudah masyhur dalam 
perkataan orang banyak bahwa pembuatannya dicampur dengan gajih babi kecuali bila sudah ada 
kejelasan yang nyata terbuat dari tulang babi. Keterangan diambil dari : 


Oya IV Ah) Alia Ohm KL ema ye de Ay BUAS Ae gay (Rea AN 
SI—— AN IU ya Se SY eri JA YL Vas jab dil Lgpe—rjl USU yaa, Ja VI do —& 
de — A3 Bo Kerah Cr —aka SN 9 Oe—anng Yeay JL LS S9 LOLA NI Il YG 

Cd eler A87 aj W—abil ahag ppi il gal Ceng ap rep Alat Al IAI 202 AE ah 

De FAN TP Be 03 3 ye Ji—aa Jepit SU (AS oya Ki pekay le AI 

(| FAEDAH PENTING J Sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci kemudian kuat dugaan menjadi 


najis karena bercampur dengan sesuatu yang najis maka dalam hal ini terdapat dua pendapat 
yang terkenal. 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3873 


Pendapat yang lebih unggul adalah bahwa itu suci berdasarkan keasliannya yang telah 
meyakinkan dank arena lebih kuat ketimbang sekedar dugaan yang bisa berubah-ubah dengan 
perubahan waktu dan tempat, demikian ini seperti Khammar dan Jukh (sejenis kain sutera). 

Dalam al-Mugni disebutkan bahwa Ibn Shalah pernah ditanya tentang jukh yang popular dalam 
omongan orang banyak bahwa didalamnya mengandung lemak babi, Ibn Shalah menjawab “Ia 
tidak bisa dihukumi najis sampai kenajisannya benar-benar menjadi nyata. | Hamisy Yaanah at- 
Thoolibiin 1/104 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


1183. DARAH PADA DAGING DIHUKUMI NAJIS YANG DI 
MA'FU 
PERTANYAAN : 


Prabu Sakera Kenni 


Assalamualaikum....saya mau tanya masalah sate kambing yang mana pada umumnya daging itu 
langsung di tusuk tanpa dicuci terlebih dahulu padahal daging itu masih ada darahnya.....? mohon 
jawabannya terimakasih. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Darah tersebut dihukumi najis yang di ma'fu (diampuni) kalau tidak bercampur 
dengan perkara lain seperti air sedang menurut Imam an-Nawaawi serta as-Subky dihukumi SUCI 


bea Sab BA CLS PUS sabu Salat | ISI SUS dis gita mid BISAN oya diy 0g talang rell de SU call al, 
CA MEI Ali Jaa Babi SA AS G Jeda US SUS opa Jalil JL ANE diah BAL Ob Ola pa oa HT le dis 
B3 J3 er abdleeY JB Of Ain Giaa Y dala 2 Lama Ag PAI da pal ya UII OP Les pa JY Leak 2 op 
Bole JI OY ne d danny SNI 


Sedang darah yang terdapat pada daging, tulang, urat dari hewan yang disembelih maka 
hukumnya najis yang dima'fu bila tidak tercampuri sesuatu, seperti bila seekor kambing 
disembelih, dagingnya dipotong-potong dan ternyata masih tersisa bekas darahnya meskipun air 
kuah masih berwarna merah karenanya.Brbeda saat ia tercampuri oleh perkara lainnya seperti air 
seperti seekor sapi yang disembelih ditempat yang telah dipersiapkan yang disirami air agar 
menghilangkan darahnya, maka bila masih tersisa darah pada daging setelah penyiraman air 
tersebut darahnya tidak dima'fu (harus dicuci sihkan sebelum memasaknya) meskipun hanya 
sedikit karena telah bercampur dengan hal lain.Bila diragukan tercampur dengan hal lain dan 
tidaknya maka tidak bahaya karena kaidah asalnya adalah suci. | Nihaayah az-Zain 1/40 |. 


ami Gg NS Rn yag jab dil Jd ab MP las de II AN ai la alur Ui) 
Sl le Spg 


(Hingga darah yang tersisa pada semacam tulang) artinya darah yang tersisa pada semacam 
tulang hewan yang disembelih dihukumi najis, namun dikatakan menurut pendapat ulama 
“sesungguhnya ia suci” dan inilah keputusan pernyataan an-Nawawy dalam kitab al-Majmu' dan 
yang dijalani oleh as-Subky. | Paanah at-Thoolibiin 1/83 |. 


Pertanyaannya, apa alasannya darah tadi kok di-ma'fu ?? dan istinbatnya apa ? Jawabnya baca 
ibaroh berikut : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(387a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JS PAI ya Binal! Laga pelag dls AI alan AI Syany AAS Cdle Rall Fanbai LS Lip Ab ol) Aile Jp3 Aina oya dd Jaa 
kamil Gl Y pin Of palang di pin de Jya£ Y Tina ya PIA La Ad Yg gina p3 MY JII Masal! 3 0 Su Y, 
| faanah at-Thoolibiin 1/83 |. 
1205. MEMASAK DENGAN BAHAN BAKAR DARI BARANG 
NAJIS 


PERTANYAAN : 
Sulis Tyos 


Assalamu'alaikum...saya mau nanya,.apa hukumnya memasak,merebus air dengan menggunakan 
biogas yang mana bahan dasarnya dari kotoran binatang ternak atau manusia yang difermentasi 
menjadi uap gas,padahal bahan dasar tersebut najis..monggo... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Hukum asapnya bila memang itu terbuat dari kotoran, tetep najis. Hanya saja 
karena memasaknya tidak secara langsung maka tidak masalah, bahkan dalam kitab Bughyah 
andai lansungpun bisa suci hanya dengan membasuh dhohirnya meskipun rasa kotoran tersebut 
masih terasa pada makanannya. 


- Tuhfah AlMuhtaaj 1/247 : 
JlayIY Uki Upin JSI Alai Upi joel ya yA ICU Alya Lis della Kalem ya CL ole era PSA ag 
Jess Jay 6 ons Lam moms! OY Mg pudll jler Oly pad 0 pak Adi Oles SUS Ja 0 Abal adira GI jean 
dng Abal Hee Oleo oya ad 4 Liat Kaali Ao jln Ba Lah Ga dy CELL Oleo ya id ye Lay Ta Uh ya Ula 
Ig Pa kmi . 
- Hasyiyah jamal alaa almanhaj 1/522 : 
OS Lengan Kah ya Jalil Ole, 
- Bughyah 1/34 : 
AB Io gate SAS AN ab dia Ol «pal Uli yel WES Tale dala j3 M2 yna ab pa dala pb 1 (S1 Ula 
Aboaill BS «6 pladl CtiS SS Kas HP dibela dl maba Oly oab Ju 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/351574298198718/ 
1382. MAKANAN YANG BELUM JELAS KEHALALANNYA 


PERTANYAAN : 
Muhammad Surya Ikhsanudin 


Assalamu'alaikum poro ustadz lan kyai maw tanya : Apa hukumnya kue/makanan yang dicampur/ 
mengandung rum(anggur) ? Apa hukumnya makan sembarangan tanpa ngecek kandungan 
(komposisi) makanan tersebut yang dimungkinkan (makanan sekarang) mengandung LECHITIN 
BABI karena konon katanya ORIGIN LECHITIN ADALAH DARI BABI kecuali yang jelas 
menyebutkan SOY LECHITIN to LECHITIN NABATI ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3875 


2 Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam. anggur halal mas, yang haram khomer 
2 Salim Ridho 


Apabila tidak jelas bahwa makanan tersebut adalah makanan yang haram atau makanan yang 
terkena najis hukumnya halal apabila nyata jelas makanan tersebutut terkena najis maka 
hukumnya haramm. 


JSGY Alia Sirip Ka JI JULI Att Olly ma Ae JP Ah ana La (III, 347 Fuad, oL2YI 3 ls 
SUS Gosigekall JLSII alkali) pad Cake lg SIS anomali Ad Idi ST dilema Cari Y SAI tell Upin mad 
J8 Oi asma FAV 3 LAI aa inSh LS LAS gl OLS Jnluna Lgi j2 paley Rarlomdle Abel seb Uya Legal 
SLS YI Asa BAG Ios (altann)1D Gp opa jan Ray Bola JPU Uloeratul 3 ALL SI Legowo OY MU ai 33 
oa adal Goro AA Algory Ulomali CoLAS Uganda 3 Keno Tae GI Liat ai | one JS yag Lendiy eny j2 
DP Je Lali Jarot La JS Ilanial 0 S3 pai Bolebeli yag Ju YU Jali Upah CA Tr AJ USS dalm SI 
AI rd SS eneg (KAN Atipad ASYL am Ang dls ji) Vol Jaz yi Jelas Jy letak Lis one JS) 
Amy OLI Gali Olah ya 0YLag Uas pada! Spb jl mall Rare SAY II Lesmuli IIS Ska yh BILA 33 
Ur yg Ilasel Jd Raglan Jake lesi yl Bekali, Lada UNGU NAS 4 Ra ISI Lgande Call And O K3 Aalomill 3D 
SUN ba TP Wae pny BIS nb yk OS BU Lea Sar gel HL Sl, LL pr Kama LI, 
ca dil pad pal AJ Lina dis ads La Vig Ag EV ng data d3 yel Jae Oak HUNI La YI ai lela K6 
kadal JI 3 Ikel s3 151/105 cpJUbI Hilel 3 les. dis eny UI da5 JI pn Gea La JS Ol Jep Ale 39 pa 
Ig pp 0G Ush dino ISU Ud gl JA ya el dna OLS j3 Cr VI Jl AN Randal 2 all 
Lihat Al Asybah wan Nadloir 487, Bugyatul Mustarsydin 15, Ifanatut Tholibin 1/105, Sirajut 
Tholibinn 1/502. 
Wallahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/381819075174240/ 
1418. HUKUM MEROKOK 


PERTANYAAN : 
Rey Eltsaury 
Assalamualaikum... ayuhal ihwah wal asatidz rohimakumullah.g mau tanya: hukumnya merokok 
dan ngopi bgaimna za?? bnyak orang mengatakan kalau ngopi & ngrokok tidak baik untuk 
kesehatan, TAPI, di sisi lain juga banyak yang mngatakan kalau g ngopi&ngrokok g bisa melek 
(ngantuk), yang dapat mngakibatkan g bisa mutola'ah pelajaran, Mohon jawabannya, za... 
JAWABAN : 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 
Pada kitab bughyah dan al bajuri dijelaskan bahwa hukum merokok itu makruh. Hukum rokok ada 
3 pendapat: 

- menurut goul dlo'if haram,karena di dalamya terdapat bahaya yang besar, 


- mubah 
- Makruh menurut goul mu'tamad. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3876 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan merokok bisa menjadi wajib jika pekerjaan wajib bisa ditinggalkan sebab meninggalkan rokok, 
oleh karena itu hukum jual beli rokok sah.dan bisa haram jika untuk membeli rokok menggunakan 
harta untuk memenuhi perkara yang wajib,sprt harta untuk menafkahi keluarga yang seharusya 
harta tersebut untuk menafkahi keluarga. 


2 Toni Imam Tontowi 


HASIL MUSYAWARAH JAM'IYYAH RIYADLOTUTTHOLABAH PONPES ALFALAH PLOSO 
MOJO KEDIRI Tentang Hukum Merokok 


156. SOAL : Bagaimana hukumnya merokok ? 


JAWAB : Dalam menetapkan hukum merokok ada tiga kelompok ulama : 
1. Ulama yang mengatakan haram secara mutlak 
2. ulama yang mengatakan halal secara mutlak 
3. ulama yang mengatakan bahwa hukumnya dapatberubah menjadi lima (halal, haram, 
mubah,makruh, dan sunah) menurut situasi dan kondisinya:dalam arti bisa : 

a. Haram, seperti merokok hanya karena sengajauntuk berhambur hamburan yang diharamkan 
atauakan menimbulkan bahaya . 

b. Makruh, seperti merokok tanpa tujuan apa apadan tidak berbahaya dikarenakan 
merokoktermasuk hal yang masih dikhilafkan ulama yangmenyebabkan keraguan (hukumnya), 
padahalmelakukan perkara yang masih diragukan halal danharamnya adalah makruh . 

c. Wajib, (seperti) apabila punya penyakit / bahayapada dirinya yang tidak bisa sembuh / 
hilangkecuali dengan merokok . 

d. Sunah, (seperti) apabila mempunyai penyakityang berbahaya tetapi masih ada obat lain, 
dikarenakan berobat hukumnya sunah . 

e. Mubah, artinya dalam situasi makruh, sunah, danwajib bisa dinamakan mubah. 


Sab'atu Kutubin Mufidah 135-137 : 
seal j3 Ilkilel 5 JAN SS) Ale Sleda Iu sawi Lisa Jllitulesl ai pal gawe gal Lay maa Ka jl Pung) Mitagletn Udan yal Unlale paraga llla 
inka SJ Al Liya a glitaga Mal gila yA soal Sal jota NYAlA gimlina Iaali, sambal, ly gay land SE Jian Unlale d4 USD 
SI Sah INA MA Lada Na SI ary Wal 3 Its 9 Si ye Kusialla Wo BUILD LE MD ary Wal 3 Its 9 Inap IS up 
Lasincal Jllitalel Mad 3) Ws Jep BJ Ladat MEUKES Lada sagy Ja) M2 Us 3 aim alur Utulel Ig Smlak Y5A y 5 Iu) UaSla sila 
Sing sll 38 | IYENG MaSa deg -etla Kino Alale «d3 kale mna NYaSIA Ii ye Usawd Ula yak gUS JAR ily gen giling YalaA 
IN SB mami Loiral Utah pntabetinagk Ul gatan US yes Is Ip lJleda Ig LA alel Y San im Kana) IS) Y ala YEL 3 
Urea aeltp AE Ajal Aa J yaada0 say mega NYaSllSawa 
day Lali akn Us la Ty BL ai Ulet Lay Sloybaainsalld Ja Laga NY ka ya NY pl Ulam ya 135 jin el laila alay) Lam ya S3) 
Att al giaa Ia pad lain Ul Ss 23 ay II (ISA Us No BJ yaagy Lai alan UAS ) yo Joy HL Lia) Utikel itik allalale paraga 
IA Sallp deg ASaA jRAiga de Ii peda gutan, IS yAA tata Ul pn c BlJ ol UnaNS glla ang dal aye Ugal Ya yel ol Utulis 
Siak sp gasal ya Lali Le an Vga ga ly AJ Ha Uk y 20 ito Bray AS sean Iga y Lusin al Aa HA 
H3 Jana MY Cam gl ai NIS paka dala Y Gal pa MINI all Oi Hai Caig y Jp Saadil IK V9 SAI A seialadall 
le y3AA Pes do 3 sa LA an Ui ya aa May 2 Wita ae YA Male ASp gan Lin Lusin sal aa MA Uary Salat, 
Wa gle bilas) IYald Uurorsd USU 3 el aki yaaa Ui 5 Ie 
SoiS) Was Usils yoy LA ian V sale USar paras UahA yary Waka gila pilu sinta U Ja gan ea An lol SE) 3, 
Wide angle Ali am jl latin Ig an yi gl SlaA Utilel jirt 3 ya gt abal Sola Lap Wali) sari, £a) Ussi gg sy ala 


ita pa 35 Bag Udi IIS 7 SL 3 WI Lag) mASI sai Ya 135-137 : 


2 Sunde Pati 

Hukum rokok 

JS NAS) Snap Ily ISU dah UV Alli PL Ja Ah Anita Y SY Dg al Ola ata Jd (Ad Tita Ya Yy JP) 
IS LAS al Anjani AS) Tapuna dna Iin 3 AS j1) pil! lag UUS ISI LAS agan gl Anjing AS Ja 01 S0 Ai Metal y ola AL 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3877 


2) uji Il Oles Aki Ar EL Le Ag pay OS 


Dan tidak sah jual beli yang tidak ada manfaatnya, ada yang berpendapat rokok itu termasuk tidak 
sah jual belinya karena termasuk barang yang tidak ada manfaatnya bahkan haram 
menggunakan/menghisapnya karena adanya dampak negatif dan pendapat ini dianggap lemah/ 
dlo'if.begitu juga pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dloif/lemah..dan 
pendapat yang mu'tamad/yang bisa dibuat pegangan yaitu sesungguhnya hukum rokok itu 
makruh,,bahkan bisa menjadi wajib jika tau kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif 
pada dirinya,kalau sudah begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah..kadang juga hukumnya 
rokok tadi menjadi haram seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafagoh 
keluarganya atau ada keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya. 
( keterangan dari kitab albajuri juz 1 hal 343 cetakan alhidayah |. 

Link diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/382020898487391/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/335980953091386/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/318036481552500/ 


1500. Dilema hati impor dari australia 


PERTANYAAN : 


Sekarang di toko-toko banyak beredar hati import dari Australia yang dalam kenyataannya 
harganya lebih murah dan bentuknya tidak sama dengan hati di negara kita. Pertanyaan : 
Bagaimana hukumnya menjual dan menkonsumsi hati tersebut ? 


JAWABAN : 


Mengkonsumsi dan menjual hukumnya boleh dan sah bila sudah ada lisensi halal dari MUI atau 
sudah yakin halalnya. Haram dan tidak sah apabila masih meragukan akan kehalalannya. 


Referensi : 
1. Fathul Jawad bisyarhi Mandzumati Ibni Imad hal. 73 - 75 
2. Pantut Tholibin juz 1 hal. 105 
3. Hamisy Bajuri juz 1 hal. 342 
4. Assyarwani juz 4 hal. 235 


(bg BE Y L Laany f Jr UI gaya! Cr) ya 038 Lah Ala 200 Kamal IIA pa (ELAS ) Al ya 
Aamomid All km (3 BLika ion Codlory gly UST JL Rommd oya Kodeet Aontil Cor il Goa Ca MET JA Uvakuahi dad ll 
alas SIN GI ye LKKA Of Jaa y JB Id Alika (Ab Anbe3 La Wonory JUS PALI Of ata Gp Gepas o2 DL 
nia V5 Upi Io AI ai Roti Ig (omah Lions 

IS TB pos sa Tagana la NA 

Vi IE pm ad Oky Uti ad Ga af lama MLS ja dg Ronda BLS Amy Pom TISU LIS dala j, 
DI IPL Jedb jalby Juel Ganas IN, Ja USS dik GLS gl gue sel ja Sg ap 

105 : JIN HI JI till 

DI Ap India Y Let Yg RL Un Ta mam IR Ae tia Alb JS aa mang 

BAD: yo INI 2 pdl Jala 

CaRA LES OY menang LOL ta SALA Aa Al pb ya digo ASLI Ain An asal SL pul AA PL (R3) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3878 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jp oslize Das jati! dor Ol ala jybig dalil Andi olah yag Anal! ls dd 
235: PENA alga 
1537. MEMAKAN IKAN BANDENG YANG MASIH ADA 
KOTORANNYA 


PERTANYAAN : 
Den Thoe 


Assalaamu 'alaikum.. Bagaimana hukumnya makan ikan "GEREH atau BANDENG" yang ternyata 
ketika di goreng masih ada (maaf) tai/telek-nya ??? Suwun.. 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sepakat bahwa apa saja yang 
terdapat dalam ikan ikan kecil, baik darah atau kotoran dianggap suci dan diperbolehkan 
memakannya meskipun bersamaan kotoran. Bahkan Imam Romli memutlakkan, baik ikan besar 
atau kecil sama saja. 


V diy kn ny Way AI ja seal! Ulah Sper I Le Bale Je papEy OP) Ola Pen ol GAN Aby 1 Mley 
(19 poor ay ld pY Ula Of UB VW OY Val KS) pdl Sr Jp yA A1 arm 
Abu 3 ll AN dab laa Abg Gb pad WLAN LB HS Oya pisah Ulama G Ai2 ar Hg AS Uly 
43 lin ada) Al abal 
Dalam Bughyah : 
(PP ASI ya Ly mar Bleb Il OyAT A3 Ja ISU ng) Boleh JI Han 3 (HL) 
DI pY Ula Ob V3 BOY Ul HS p ale Sh 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Nderek nyuwil.. 
yen 0 BAN opalby alis oa Sl pr Bejad g ab Ie SI Ola SANA JB 
Yola SAS mn Ope Gea el JSI Jl yer Ulil S3 GI) ank 
Tidak boleh memakan ikan asin yang tidak dikeluarkan isi perutnya baik ikan itu kecil atau pun 


besar, namun ada yang berpendapat bahwa boleh mengkonsumsi ikan kecil beserta isi perutnya 
lantaran sulitnya membersihkannya. 


» Salim Ridho 


Menambahkan Mbah. . Kalau ikannya terbilang kecil maka tidak apa-apa. Tapi kalau ikannya 

tergolong besar maka kotorannya wajib dibuang. Ukuran besar atau kecil adalah kembali kepada 

'urf (penilaian umum di masyarakat). Kotoran ikan adalah najis dan wajib dibuang. Tapi dimaafkan, 

JIKA SULIT MEMBUANGNY yakni pada ikan-ikan kecil. Ta'bir: "Ghoyah At-Talkhiish" Hamisy 

Bughyah halaman 254 : 

Ly GS 4 SI tell MI mad Ly) GP Laka Gaby GA Jah sala JST jak) tu Ula ay (luan 
S3 BANI pad digo FIP Id MS IT SY al din napay 


(Masalah) Kotoran ikan adalah najis. Boleh memakan ikan-ikan kecil sebelum ikan tersebut 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3879 


dibersihkan dari kotorannya, dan dimaafkan bagi kotoran yang sulit dibersihkan dan dikeluarkan, 
tetapi makruh (memakannya) sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah. Dari itulah dapat 
diambil kesimpulan bahwa ikan-ikan besar tidka boleh dimakan sebelum dikeluarkan kotorannya, 
karena tidak adanya kesulitan untuk melakukan itu."Ikan yang kotorannya tidak dibuang. Tidak 
boleh dikonsumsi, karena 'ainun najasah (kotorannya) masih melekat. 


alun y ailahl SL) 
Tidaklah halal memakan hewan laut yang tidak dibuang isi perutnya karena itu berarti memakan 
ikan bersama najis yang ada di dalam perutnya. 
2 Hakam Ahmed ElChudrie 
Ad yah Ap ll JS ah Jera pian dl G3 Ale Buas La dai La Kal le al 3 (RA JT Ie FE Ja) 
HN 23 OM plg eU Hilan) Hja AN In US OY pd jg BLS Yth Urmsel JB OS OI 3 mak, 
lu) 
gor Om BP oa) kisah oa Cl apr lega yah UP IIA MS al Jay 
9 mal IN Iya Obi S3 II da) A0 AA pan Ayo La ga misal JST jl por Obral S3 ST 4 co pkn 
MN Pl BE krn NOS Oy aradl SU 0 GL ug 
Wallaahu A'lamu Bis Showwab. 
Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/397211943634953/ 
1647. KASYIFATUS SAJAA : CARA MENSUCIKAN MADU 
YANG NAJIS 


PERTANYAAN : 
Novri Al Hadzami 


Assalamu'alaikum wr.wb. Mohon penjelasannya : di kitab Kasyifatus Sajaa ada kalimat "Ammal 
asda fayumkinu tath hiiru bi isgooihii linnahli liannahuu yastahillu gobla ikhroojihii tsumma in 
thoolazzamanu ba'da syurbihii wa gobla majjihii fahuwa limaalikinnahli wa illa falimaaliki''asali". 


Was V3 Jel SUU ye3 AL Jay A73 Ama al Jb ULP celah Ja Jera SY Joel diah 0gb (0m Judi Lal 
Jie 
Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penulisan 
JAWABAN : 
2 Mumu Bsa 
Ngga lah :D... nih redaksi arabnya.. 
Lag Legit Tatalor OS Of 2JLES Kya 3 Lg BI 2 Jar elang Aale DI Ilo MI Ong jai pl mm jp (kas 
JS natal BY ALI Saba PLS SN Ulik p USYI JL Yg dim MY Gel aga jit YG Us OS Ula ey 
J3 NG dora Gtiangg GRASI ga j gonad AS YA pb oya ya II Oeemia KB akang olga Gale Jl oyEy Opo 
SY Joe lia 0 nela Kan Jamal UTY el SB pig Milan yA 3 Aja Oles dan Jati ol yan mem Lead Tn 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3880 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jera Ula V9 Ja SUU pe3 AL Ig A3 Img ya JI JS OF rell J3 Jepun 
2 Hakam Masror Saleeha Al-Abbas 
Adapun madu, maka bisa dimungkinkan mensucikannya dengan meminumkannya pada lebah, 
karena madu bisa mengalami perubahan sebelum dikeluarkan oleh lebah. kemudian jika wakunya 


lama setelah diminum oleh lebah dan sebelum dikeluarkan, maka madu itu menjadi pemilik lebah 
namun bila tidak maka madu itu tetap menjadi pemiik madu.... 


seandainya anda punya madu yang terkena najis, kemudian anda ingin mensucikannya, maka 
salah satu jalannya adalah dengan diminumkan pada lebah, karena dia bisa memprosesnya. bila 
lebah yang diminunin madu itu punya saya, maka bila masa minumnya hingga dikeluarkan itu 
lama maka madu yang nanti akan dikeluarkan akan tetap menjadi pemilik lebah. karena bisa 
dimungkin bila madu itu adalah hasil minuman lebah pada sari bunga yang lain. tapi bila waktunya 
tidak lama, maka madu yang dikeluarkan adalah menjadi pemilik madu... 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/413899915299489/ 
1675. DAMPAK DARI MAKANAN SYUBHAT BAGI DIRI KITA 


PERTANYAAN : 

Shodig Ahmad Ilingo 

Assalamualaikum wr wb. ngapunten bade tangglet nopo dampak dari makanan syubhat bagi diri 
kita ? Suwun suwun suwun 

JAWABAN : 

2? Muhammad Fatkhurozi Rozi 


Wa'alaikumsalam... ya 'aliyyu man akala asy-syubuhaati isytabaha 'alaihi diinuhu wa-adzlama 
golbuhu. Barang siapa yang makan-makanan syubhat(barang yang belum jelas halal haromnya) 
maka akan di beri 2 perkara: 

1. syubhat agamanya 

2. gelap hatinya 
| kitab AL-BAYANUL MUSHOFFA FI WASHIYATUL MUSHTOFA |. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam. Perkara subhat akan menjerumuskan orang kedalam keharamanan 
Ca RS rpg NY Dlatitaa Lagi 3 Ora LA OL y om JNE Ol Sigi dl Segan) Kang JB pada op Ola Al aus Ul us 
Ta Ol Egg EP SSI LE BE Sel 3S 3 A0 3 Maa Lori A3 Olga FI yah Gali 
MEA AO 9 YA Aa ITO Nda 
"Sesungguhnya perkara yang halal sudah tentu jelas,demikian pula perkara haram. Diantara 
perkara halal dan haram terdapat perkara syubhat yang tidak banya orang mengetahuinya. Maka 
barang siapa yang menjaga diri dari perkara subhat,sungguh akan bersihlah agama dan 
perangainya. Dan barang siapa yang terjerembab dalam kesyubhatan maka ia akan jatuh kedalan 
keharaman. Layaknya seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya didaerah yang 


terlarang,maka ia pun akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, bahwa sesungguhnya ada pada tiap 
tiap penguasa suatu daerah yang terlarang. Dan ketahuilah sesungguhnya daerah larangan Allah 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3881 ) 


adalah keharaman... 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4214590345435771 
1682. MEMAKAN DAGING YANG TIDAK DIKETAHUI 
PENYEMBELIHNYA 


PERTANYAAN : 

Alwy Arpra 

Assalamualaikum. Apa hukumnya memakan daging yang dibeli di tempat penyembelihan, padahal 
kita tidk tau apakah itu halal atau haram ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Bila mayoritas penduduk daerah nya Muslim maka HALAL. 

Odi GS J3 D yalenn hp ad H0 op 
Ga Sp US CAD peluh DE DI gai Anto ebi game gi AD jp oa Pa pa aa 

Kena Ja da JI gm Giaa Ih pa ai 

Bila ia berada didaerah orang majusy dan daerah muslim dan tidak diketahui penyembelih Hah 
apakah orang majusy atau orang muslim maka tidak halal memakan dagingnya karena ragu-ragu 
dalam penyembelihan yang dihalalkan sedang kaidah asal “adamuhu” tidak disembelihnya, namun 
bila keberadaan orang-orang muslim lebih banyak seperti didaerah-daerah mayoritas penganut 
islam maka hukumnya juga halal. | Hasyiyah Bujairomi “Alaa al-khootib XII1/130 J. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/442013362488144/ 
1740. HUKUM MINYAK GORENG YANG KEMASUKAN 
BANGKAI TIKUS 


PERTANYAAN : 
Sayyidul Istighfar 
Assalamu'alaykum asatidz illah.... jika ada minyak goreng 20 liter, kemudian kemasukan tikus dan 
mati di dalamnya ( bangkai) apakah minyak tersebut najis atau tidak? mohon di sundul sundul.... 
JAWABAN : 
2 Didy Humaidy 
Minyak jika terkena najis menurut satu gaul bisa di sucikan. Asal najisnya tidak berupa cair juga 
seperti air kencing. Lihat I'anah 97. 

ID Pb Ayang obat CA WA Tab SA P0) dala eU Kemag Ob Aly aa yelas Jd) Uledl 3 JG, 

SEN sedan d V3 Spb Ah Tito Le SYULI Jay ala Ul ep IS Alia teki # jl. 

Minyak bisa di sucikan dengan muncucinya, yaitu dengan menambahkan air pada minyak itu dan 
memperbanyak nya, kemudian mengaduk2 nya dengan seumpama kayu sampai kira2 semua 
minyak tersebut terkena air. Kemudian di diamkan sebentar agar naik dan dilubangi bawahnya 
untuk membuang air. Kemudian buang airnya jika telah keluar lubang ditutup lagi. Ini jika najis 


yang mengenai minyak tersebut bukan najis cair. Tapi jika yang mengenainya najis cair maka 
minyak tidak dapat di sucikan. Wallahu 'alam bishowab. 


2 Khodim Piss-ktb II 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3882 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menurut kitab figih hanafi albahr ar roig : Minyak yang najis bisa disucikan dengan membasuh 3 
kali, caranya dengan menyiramkan air ke minyak tersebut sehingga minyak ke atas, seperti ini 
dilakukan 3 kali.. 


Aa SU Jas NASA ya glaad dal gl Lag Of dikony CUYG June jala memll pall peles. 

Tambahan ibaroh dari majmu' : 
Gama HIU Kol y Jade pedas Yg (SD Ang j3 IP Anal Bo tali AS Dp LOL ad amil! ya Han Jl 
Ol yasin Olgory dad (Jamie sela Ja AS Iigd copy Old any Uraadly Cm, KajS Bglmll 
S3 3 terasa pb VI coy aj pedas dil EU dong Bl G3 CLS 3 Lego eye Y GUI, AS jelas AU 
CB AL yag Jail OladY ya 21 seba Y dl Ob Ai emual, CILA yay Ily ly Call pal ee Ar ji Nila 
Alona y ping ASASI Kaka ya) Ky ml IU sai de pi JB dy «al 
Menurut madzhab hambali tidak bisa disucikan juga, mereka berpedoman pada hadits riwayat abu 


dawud yang menyuruh membuang minyak yang kejatuhan bangkai tikus. Kitab syarah ghoyatul 
muntaha : 


Gaal ena IG LL 5 ak ai s3 & syal AN 2 Jl Ap ale Di Le 9 Ce 23 Jua 2) na) 
Alat sal kab ayalan oat ada Malas 
Solusi jika tidak bisa disucikan : 
- dijadikan oli 


- dijadikan minyak bakar (bahan bakar / biodiesel) 
- sebagai bahan sabun 


2 Abdullah Afif 
Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dalam kitab Shahihnya: 
IE AI gb) Uya YP PS pl PA AA Gr AI Aa 30 Cole pal 2 WIL Ui AI Aa oa jaya ae Ui 
Oya JUS er 3 bia BB yo pel Ale AI ae oil Jt 
ay 9 Uya lag! 
sa 'AN IBNI 'ABBAAS 'AN MAIMUUNAH RADHIYALLAAHU 'ANHUM @AALAT: SUILA 


ANNABIYYU SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM 'AN FA'RATIN SAGATHAT FII SAMNIN 
FAGAALA ALAUUHAA WAMAA HAULAHAA WAKULUUHU 


..dari Ibnu Abbas, dari Maimunah radhiyallaahu 'anhum, berkata: Nabi shallallaahu 'alaihi 
wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh didalam samin, maka beliau bersabda: "Buanglah tikus 
dan sekitarnya, dan makanlah samin 


Dalam Fat-hul Bari, al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan: 
ce da3 Sob! Oles yag 6 pkl VI ora Y Kalo ad ll BP SU Of aa ye ola JI SAN Eaa Iis Jasa) 
Jia ora ad Ot "ln Se ye Thai Ol oa Balas ya Tale op Joker ye ai mL abg ML ye S3 ATU oa BU 
Lana LA Ul Re Ry US EL JB CS yaah OS Lapl OP oli «WOL ing: Je 3 il us 
Ca Ibr) Ubeyy " Sao . 
Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-52&ID-10123 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3883 


Wallaahu A'lam. Sebenarnya ada riwayat yang membedakan, yaitu: 
2 gas YG Laila OLS Olg Uh yo Lag Lagi ltalor OLS ISI 


lihat Sunan Tirmidzi di http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
flag-1&bk no-56&ID-3392 


Namun hadits tersebut dinilai oleh Imam Bukhari, sebagaimana dikutip al hafizh Ibnu Hajar dalam 
Bulughul Maram: 


HL Pe s5 € Adi al KE Aa Gaal Lulu o& al Ay 
Sumber : http://taura-tlbk.blogspot.com/2012/04/bab-syarat-syarat-dan-yang-dilarang.html 
KESIMPULAN : 
2 Dewi Rosita 


Wa'alaikum salam. Apabila minyaknya dalam keadaan cair maka semua yang 20 liter itu menjadi 
najis, tapi jika minyaknya dalam keadaan membeku maka cukup diciduk yang bagian yang dekat 
dengan tikus dan di buang bangkai tikusnya jadi tidak jadi najis minyaknya 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/426648024024678/ 

1803. HUKUM KUAH YANG KEMASUKAN BANGKAI TIKUS 


PERTANYAAN : 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! Pertanyaan Titipan mohon kesudiannya Kepada Poro 'Alim dan 
'Ulama untuk berbagi 'Ilmunya semoga tidak Bosan Menjawab pertanyaan Titipan yang sering Ini 
AA Deskripsi : Ada orang mengadakan Hajatan dan menyediakan Prasmanan ketika Hendak 
menambahkan Makanan berkuah ternyata di Dalam Kuahnya ada seekor Tikus yang mati padahal 
persediaan sebelumnya sudah Habis dimakan Oleh tamu. Pertanyaannya : 

1. Bagaimana Hukumnya kuah tersebut...? 

2. Jika najis bagaiman Hukumnya Tuan rumah..? 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Najis 
da yi Rnelan R50 14 1 no Dede £ pam! 
La dah Label JB B5 pB 3 ga If Ore ya cah aya yh Ola Uya arak jin Bb Sai (RA) 
5 ban 
bt Le tab SE an B3 Ana sai tut ooh Ata Wu DS Of inai 3 Sa casodi cell 
II Itu la la 3G, ea 35 op Laga U oi Ie ua kana JI and aabas aa Dia 8 cf andi 
Abel li, Ii #3 Lag Lana 
kol SUSII js A50 244 1 mo Ll CN aka 
TA AN AA Ah 3 Pa an BN Si PA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3884 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2a da 3-3 302 


AO GA BP AAN Eh IAI Wo AI nd Apa is Uu Lepai Tabs Spa Say ale Adi uan 
: : sa na 22 - 
2 Sunde Pati 
1. Bagaimana Hukumnya kuah tersebut...? najis dan tidak mungkin bisa disucikan lagi karena 
kuah barang ma'' Isu 
V9 21 AI 2 P3 AN sal 
Ika ang tele AI alan Af Ole il Kemana ay Sa al HS Lina OS F3 JL Sela U, 
SA JB ag as AN) Sg ni 6 LL OS Oh Ly ari Ar 0 Bj JB am G aya BU ye 
333 dil AC Ae Ll ALI AI ja BOR UK el Bg ja LB 5 as YA ana 
rai 
2. Jika najis bagaiman Hukumnya Tuan rumah..? tuan rumah ya tidak kenapa2, wong dia tidak 
tahu dan tidak sengaja 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Ya, betul kang sunde... 
Is pabe V og mia Ia Lay NAS URUS mo eU pb lada 2) SAI wall ESY gay 
Apa bila jatuh najis2 yang telah disebutkan kedalam benda cair selain air maka menjadi najislah 


benda cair tersebut, baik itu sedikit atau banyak baik berubah sifatnya atau tidak dan tidak bisa 
disucikan sama sekali. | Ket. Matan sullamul munajah |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/454857407870406/ 
2032. CARA MENYUCIKAN DAGING YANG MUTANAJJIS 


PERTANYAAN : 
Putrae Pertamae 


Assalamalaikum wr wb. mo tanya : waktu plang dari rumah teman sampai dijalanan saya beli 
pentol dagin, pentol trsb jatuh ke kali yng mettanajis/air dari kamar mandi campuran kencing. 
Petanyaannya : bagaimana cara mencucinya pentol yang terkenak najis yang jelas menyerap ke 
dalam pentol 


JAWABAN : 
Ufieg Al-fausie 
Contoh : jika ada daging / pentol jatoh pada air kencing maka cukup membasuh luarnya saja, 
Jety M8 Gaal 1) pal NAS lebay Lalb yel dag Jl pal sle Jady leby ole Ip ad eh slam Jah IP 
S Web) Las elu 
Kesimpulanya : Bila mempunyai biji basah sebab terkena air najis atau air kencing, pencuciannya 
cukup dengan membasuh luarnya saja.Demikian juga pada daging yang dimasak dengan 


menggunakan najis atau air kencing. | Hasyiah Bujairimy ala Manhaj Juz 1/ 136 cetakan Dar 
Kutub Ilmiyah |. 


Perbandingan masalahnya adalah pada masalah memasak daging atau bijian dengan najis, maka 
daging tersebut dihukumi bernajis, cara penyuciannya menurut pendapat yang kuat cukup 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3885 


disiramkan air tanpa harus diperas. Referensi : Majmuk Syarah Muhazzah jilid 2 hal 599 Cet. Dar 
Kutub Ilmiyah : 

ostb el AU Ba Aatiang Cp sedan Y ol Jumdll 2 pm, Lilo sebar Jung Loyal selo Lela € Lai ola Ur Can IS (Rd JI 
Ulgory Woleb Rek Ig Lah oyalby till jl ynti els. pa Gabe ly Uye Ula Kalo LAS Ulang db Ugal ooh 
Au ay Cr lan G Ora HP de33 yel ee ia dia Ol ba jady OB, bella nang & Jami Wei 
PSN IL SLS GT Gl am) All JB yoyanikl yag Laga BIS Jadi Ol ALA Jleoil3 Un GE, Leak 
(de mad dah pelan La Gde Clan UE IS LL ball OY gb eU Ella PA yeah Ah Lha jl Le Lake tao Para Ai 
BIS Tb JI EL 3 lensa j3P3 dab Uya 0 AUS yel Urai Jak IL, Sg JB dy ,& dai Nila 1 per 
Jaa V Rob OY Aib Kalem Wa aa ba 3 data jler Lily kalo yag SAI mai Y SI lol 

Wallohu A'lam Bis shawab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/482051161817697/ 


2182. Ayam Direbus Sebelum Dibedah, Apakah Najis ? 


PERTANYAAN : 
Mang Guador 


Assalamualaikum ! Di kalangan ustadz daerah saya trjadi perselisihan tentang metode 
membersihkan ayam. Langsung ja ok ! Khan supaya bulu ayam mudah dicabut mesti direbus dulu, 
apa benar bila di rebus sebelum dibedah (di keluarkan usus nya) ayam tersebut jadi najis 
sehingga haram dimakan ??? 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 


Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Boleh disiram dengan air panas dulu baru dibuangi bulu- 
bulu dan jeroannya, atau dibuang jeroannya dulu baru disiram air panas agar mudah mencabuti 
bulunya. Dan nanti cara mensucikannya sebelum dimasak, cukup disiram dan dibersihkan dengan 
air yang Suci mensucikan. Ta'bir dari kitab Fathul Mu'in hamisy Hasyiah I'anatuth Thalibin juz | 
halaman 95 : 

CLayalb le elli Lensa Lio yeba tyemit Re lagi Jl Cmit Gaal Lah JI Loe DS Oky 
WA IN KAANA HABBAN AU LAHMAN THUBIKHO BINAJSIN AU TSUBAN SHUBIGHO 
BINAJSIN FA YATH. HURU BAATHINUHAA BISHABBIL MAA 'ALAA ZHAAHIRIHAA. 


Jika ada biji atau daging yang direbus dengan barang yang najis, atau kain diwarnai 
dengan pewarna najis, maka bisa suci bagian dalamnya dengan menyiramkan air pada 
bagian luarnya saja. 


Dan dari kitab Asnal Mathaalib jua | hhalaman 100 : 
Knghad GAS PL et Gan If On Lha Oly 


WA IN SUAIYAT SIKKIINUN AU THUBIKHO LAHMUN BIMAA'IN, NAJSIN KAFAA 
GHASLUHUMAA 


Dan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 12 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3886 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ab BS HA Kab Ha Ola (AN Uli yel pit pala tele 3 da ita pb po Ale pl (Gr Ulung 

Isa gb Hi Wine BLS padi Kop SS 3 SP dabel Jl ab  Oly OA Juad AKA Sya 

OA Jab AK 

AU LAHMUN THUBIKHO BIBAULIN FAYAKFII GHASLU ZHAAHIRIHII. Atau daging yang 
direbus dengan kencing maka cukup membasuh bagian luarnya saja 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/517477971608349/ 


2238. MASAKAN DIGORENG DENGAN ARAK ? 


PERTANYAAN : 
Nanang Trianggana Rakhman 


Yth.admin tanya donk... kan kmaren ngabahas alkohol yang buat parfum yah...srkng boleh nanya 
yang di makanan tidak ?? apa hukumnya buat masakan oriental/barat yang pake angciu (arak 
masak) atau anggur (wine) atau rum, dimana biasanya kalau dimasak sampai keluar apinya. kalau 
masakannya keluar api, berarti khamr-nya sudah terbakar sehingga kandungan khamr di masakan 
itu mendekati 0Y6 | rumus proses kimia : CH,-CH,-OH (etanol) # 3 O, (api) - 2 CO, (arang) t 3 
H,O (air) J. Syukron... 


JAWABAN : 
2 Umam Zein ( editor Alif Jum'an Azend ) 


Setelah masak kadar alkohol mendekati 0Y4 ? Memang benar kalau rumus persamaan eguilibrium 
dari reaksi pembakaran ethanol itu : C,H,O #3 O, --2 2 CO, #3 H,O Tapi saya pikir itu tidak 
terjadi pada tehnik masakan flambe' (dengan e' dibaca seperti lele). Walaupun ada yang 
mengatakan otomatis alkohol akan terurai secara semprna, sehingga tak mungkin masih ada 
etanol yang tersisa yang nempel pada H,O . Mengapa ? Karena secara teori memang seperti itu, 
alkohol terbakar jadi zat lain. Tapi pada kenyataannya, alkohol untuk menguap sempurna butuh 
komposisi pembakaran yang memadai. Coba lihat masakan flambe cuma terbakar berapa detik ? 
Ditambah menurut penelitian United States Department of Agriculture (USDA), alkohol yang 
terbakar api saat dimasak masih menyisakan kandungan 3094 ( Maksudnya 3095 dari kandungan 
awal ). Bukti yang paling mudah adalah flambe disukai karena ada citarasa wine atau rhum yang 
ditambahkan. 


Menurut satu pendapat, Alkohol (ethanol) itu najis, namun karena yang dipakai di masakan flambe 
ini adalah jelas minuman keras bermerk, maka tidak disangsikan lagi kenajisannya. Suatu benda 
tetap akan dihukumi najis bila masih ada rasa (tha'mu), warna (laun), atau bau (riih). Karena itu 
masakan yang bercampur dengan sisa alkohol malah menjadi mutanajis dan tidak halal 
dikonsumsi. Coba baca link ini : 

http://halal.ipij.info/modules/newbbex/viewtopic.php”topic id-15&forum-5 

Jadi untuk menghilangkan aroma atau kndungan etanol harus lama masaknya yah.... baru akan 
mendekati 096 alkohol...... ? Secara teori memang harus lama pembakarannya. Tapi tentu tidak 
ada koki yang memakai flambe seperti itu. Aroma yang dicari hilang. Toh kalau menguap 
sempurna akan menjadi najis hukmiyah, selama tidak disucikan dengan air, dan ketika dicampuri 
masakan basah tetep mutanajis lagi. 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3887 


Sependek pengetahuan saya alkohol (alkanol) itu cabang / derivasi dari alkana. Jadi semestinya 
menjadi sub bab dari alkana. Alkana rumusnya R - H dimana R itu rumus untuk ALKIL yakni 
alkana yang hilang H nya satu, sehingga untuk derivat dari alkana tinggal atom H diganti dengan 
gugus lain Misal : 

R — X disini atom H diganti dengan X - atom halogen : F, CI, Br, | sehingga disebut senyawa Halo 
alkana / Alkil halida 

R — OH disini atom H diganti gugus OH sehingga menjadi Alkanol / Alkohol 

R — OR untuk rumus senyawa Alkoksi alkana / Eter 

R — COH untukrumus senyawa Alkanal / Aldehid 

R — CO-R untuk rumus senyawa Akanon / Keton 


Wallahu a'lam. 
LINK DISKUSI : Piss KTB Versi Lama 


2239. ALKOHOL PADA TAPE 


PERTANYAAN : 
Safri Ishmayana 


Menyambung pertanyaan & link yang diberikan Kang Nanang serta penjelasan mas Umam 
mengenai tape. Kesimpulan sementara saya: "Berarti yang menjadi penentuan apakah sesuatu itu 
haram atau tidak bukan dari ada/tidak nya kandungan alkohol dalam suatu produk makanan, tapi 
apakah produk makanan tersebut dapat memabukkan atau tidak". Apakah benar kesimpulan saya 
? mohon koreksinya " " 

Boleh sedikit lanjutan pertanyaan? di wall sebelum nya, ada penjelasan alkoholnya bersifat najis, 
dan yang sudah terkena alkohol menjadi mutanajis.. bagaimana dengan tape apa tidak menjadi 
mutanajis juga karena ada alkoholnya? 

JAWABAN : 

Umam Zein 

Yang kemarin ( dokumen nomor 2238 ) saya komentari itu flambe, bukan tape. Kesimpulannya 
benar seperti itu, dengan beberapa rincian tambahan. Kalau tidak akan terjebak pada asumsi satu 
sendok bir boleh karena tidak memabukkan. silahkan dilengkapi... 

Alkohol untuk flambe tentu berbeda dengan tape. Tekhnik flambe jelas mensyaratkan minuman 
keras berkadar tinggi memabukkan layaknya brendy atau rhum. Karena itu hukumnya najis. Lalu 
makanan yang bercampur dengannya menjadi mutanajis. Sedang tape tidak memabukkan. 
Pembahasan tape agak panjang. Pada dasarnya segala makanan/minuman diharamkan bila 
terdefinisikan/terkategorikan sebagai khamr. Sedangkan sesuatu itu bisa dikatakan khamr bila 
memabukkan. Atau lebih singkatnya: makanan/minuman akan menjadi haram manakala sudah 
tersifati sebagai bahan konsumsi yang memabukkan. Inilah yang dikehendaki dalam sabda Nabi : 


PA KA di 
“Khamr diharamkan sebab dzatiyah-nya baik sedikit maupun banyak, (dan diharamkan juga) yang 
memabukkan dari seluruh jenis minuman. ” (HR. Ahmad). 


Dijelaskan oleh al-Mawardi: 


Iggy KA) AE pal Ka Sad yag die HAL mili Ale Salad Lang AL Rip Unesa, gate pad Ol yag Gsal Ling 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3888 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AS Ale Hy yA pomal dale Gilas dy ah Ai0 HAL Yy BAB Ah adl nas OS ISP MY ALA) Cl el Lesi 
Oli BAE Kami 3 edi GM dala Gpry Si pal Aa Gi Ian log Ao Jeli Sa Ah ESA 3) al 3 
(846 —a is WI 2 AA SL apl Kdi Jl AB pal da2 pi JAN de 


Sebab itulah ketika angciu&pechiu misalnya, sudah tersifati sebagai minuman memabukkan maka 
mengkonsumsi satu sendok, atau untuk penghangat tubuh, atau untuk penyedap masakan tetap 
dihukumi haram, meski kita tahu tidak akan mabuk karenanya. Hal itu lantaran keharaman khamr 
bukan sekedar persoalan bisa memabukkan atau tidaknya, melainkan lebih karena sudah tersifati 
sebagai bahan memabukkan. 


Sedangkan tape kita tahu bukan makanan yang memabukkan. Belum pernah ada fakta/berita ada 
orang makan sepiring tape lantas mabuk. Lalu bagaimana dengan alkohol dalam tape ? Dalam 
banyak situs wahabi saya menemukan tape dihukumi haram lantaran mengandung etanol. 
Argumen mereka ada reaksi kimia pada tape : 


Karbohidrat # peragian --» glokusa # peragian --? etanol (khamr) 
Atau lebih jelasnya: 
polisakarida (pati, tepung, umbi, dll) - enzim --3 maltosa/glukosa # enzim --2 khamr 
Sampai disini premisnya tepat. Hanya saja konklusinya salah kaprah dengan memutuskan ada 
ethanol berarti dihukumi haram. Sebab ethanol hanya memabukkan bila telah mencapai kadar 
tertentu. Komisi Fatwa MUI pada bulan Agustus 2000 menetapkan bahwa suatu minuman 
dikategorikan minuman beralkohol/khamar/ minuman keras bila mengandung alkohol minimal 156. 
Dengan kata lain standar memabukkan alkohol (ethanol) adalah 196. Namun akuratkah itu? 
- Fuad Rasyid, mahasiswa Departement of Food Science and Technology The Ohio State USA 
melakukan penelitian pada tape dan mengemukakan bahwa kandungan tape ketan 14,87-17,33Y6 
dan tape singkong 13,33-14,67Y6 
- Jurnal ilmiah International Journal of Food Sciences and Nutrition volume 52 halaman 347 - 357 
pada tahun 2001 melaporkan bahwa tape ketan setelah 5 jam fermentasi kadar alkoholnya 
0.165”5, setelah 15 jam 0.391”6, setelah 24 jam 1.762”5, setelah 36 jam 2.754”, setelah 48 jam 
2.107 dan setelah 60 jam 3.38054. 
- Hasil penelitian MUI sendiri menyatakan tape mengandung alkohol antara 7-1056. 
- Belum lagi klaim Bir Bintang dan Greensand kadar alkohol 04 (?) tapi masih memabukkan. 
Artinya studi ilmiah sampai saat ini belum bisa memberikan jawaban pasti tentang ethanol. Tape 
yang berkadar alkohol tinggi ternyata tidak memabukkan. Bintang dan Greensand yang diklaim 
non alkohol malah tetap memabukkan. Selama masih belum ada uji laboratorium yang akurat 
tentang bagaimana alkohol yang memabukkan seyogyanya kita cukup memakai ketentuan 
sederhana Nabi SAW: 

DE KA Ja AA 
“Aku mencegahmu dari sedikitnya sesuatu yang bila dikonsumsi banyak akan memabukkan.” (HR. 
Baihagi). Wallahu a'lam. 


LINK DISKUSI : Piss-KTB Versi Lama 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3889 


2280. ISU LEMAK BABI PADA MAKANAN 


PERTANYAAN : 
Dheewie AL HA 


Assalamu'alaikum poro asatidz, apa bener saos "raja rasa" itu haram dikonsumsi ??? padahal 
terkadang masakan dalam acara selamatan memakai saos itu untuk penyedapnya ??? makasih, 
wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam, kalau belum jelas mengandung / terbuat dari perkara najis maka tetap halal 
dikonsumsi. : 

TEE ai Ito AI El asa Ooh) nj Ii alas peni gala Long ajB onta Alas pad & yerg 

VAN 0 nd dile| “Rom Gbu YI Aeralony SAY JUS pjI ubi Ah OT all Riadi da AN SI 

LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/5676958 73253225 
2288. SEMUT YANG TERCAMPUR DALAM MAKANAN 
ATAU MINUMAN 


PERTANYAAN : 
Imam Basthomi 


Assalamualaikum. Mau nanya poro yai. Haramkah bangkai semut, semisal tercamur diminman 
atau sayur yang kita minum atau makan. Suwun.. 


JAWABAN : 
2 Nabilah Az-Zahrah 


Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, semut dll ketika jatuh ke dalam 
wadah air dan mati di dalamnya maka semut tersebut tidak menajiskan air di wadah itu, namun 
menurut pendapat di kitab lain jika sengaja dibuang (dimasukkan) ke dalam wadah air tersebut 
maka menajiskan, pendapat ini dikuatkan imam Ar-rofi'i dalam kitab ASsy-syarhu As-shoghir. 


Namun jika banyak hewan-hewan tersebut yang mati ke dalam wadah tersebut jika sampai 
merubah sifat air tersebut.tapi jika bangkai hewan-hewan yang tidak mengeluarkan darah tersebut 
tumbuh atau berasal dari air yang berada di wadah tersebut maka tidak menajiskan tanpa ada 
khilaf di antara ulama seperti cacing yang berada pada minumnan, belatung buah dll. 


bi el UNY Laga Tha ga KJ ng 9 LA ui ly PA G7 dl V) Ce pt Ku LP dn 
Sa lg YG OLI He ja G3 aa YP Ad Say CI ady BI Jih OAT ALL Ad ai Y: 
ee 
La tani PS Jar DAS GUI ya RAI oa Cole IS tina Ah Lay La Sby Alila Ad adi Y Loka OS Nil 
Ly pg SU Yy ab as DA, Bole DUS 3 Lang Gama lb pa GUA Jilaa ba S5 La Gebang 
10 pp eat Gd ora EMAS yag Call ya WN AI Belas Gua His) Alb Ol yo aa Wa oa jl Ulagiua Ny 
KAS AYI poem! ly ilgiad la Lag pia yee La gn AAA LS Rita LSI SEA Ul, ion 1 Sad JB) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3890 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


klas 3Uas Uut dia Gaet ng Koes Ol Ai ella eny slanlI, Snglall sb aS Aelaila & jl Aing oya JI Kl 
Ja ende oya YP Olaga II) OLI) LP) Ola yg Clay ON SAI alaik y Cola Blally pillg Jadi 2 Lg pl Ia J3 
JS Heran Olah DL 3 Eau dongl DG oya Im JST Jos Gaib ay Ain yaa SAI ISU ea Ur Ay SIA SEL, 
3 Pa LAN ab ai Ao jin Y tin IPL aU JS leone, Y 20, 
La Of Wu TOY da3 — Laga Lag co MI ya GL Jai VW OS LL Las "mb d WK OS II 
SAN 1d Saki NU Tiny ISS aa ola PU JD JW la JG YA Cam op al Jali ea Ola ya DL 
HAB laa, Ale II Cdao SI Ugang Ol tai Ii — Feliy Le ID ya Ji LI OI M8 3 Ny edle sll 
Maag san el edan MN Bo sa anang yA BAG la ja ol 
| San | | Loli das B1 og. 
Jae en AI an AA ea ati AN 3 Su tpal GBI Ja, 
Jabal pm aa EMS San Ah LA Ol team | La CI aa Li ab el Gap Jp Ol Ula OI L 
Ta Bel Sa ale wu 
dam Y AB LO Mah Olah SL IS) ASLI ya Ong elkl Cm Jd Lemb) SAINS 4 Aa Wadi Y ll Tali Ulu 
DNA ale tagh ay gd Can Sby Air TA IN Dp dani DB Chad jaka La Lah GAS ja Gaon Ol ya 43 lay. 
Kang 3 JUAN JEy AAN yA Coy Jp Gde Ra Lal ph Komo YUI Ol Cia ah KRI Gum 2S OP 
5 Pl ia, hmm 
2 Su Kakov 

Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab Juz 1 / Hal 127 : 
KAI 3 mela) aya dal skandal, Fadly Jesdly 2 yi) Kel Ga Alila Wadi Y Gal Ana) Lalai JU 
bg Oy Ty dal pad Ganda AYI BALAS ALVI Cal 3 Jade core OR) Herald Cab, Jail, Ola 3 Ola 
pitung Aga SY JII das jab al UAS ON, BWYY ST JS YG Aa Ola WIN yaa Gaal y Alila Wadi Y La jilag OLI 
Adapun lalat dan semua yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dan tidak tercipta / terlahir 
dari tempat iya mati, maka TIDAK HALAL memakannya dengan kesepakatan Ulama, sekalipun 
kita ikut Gaul yang mengatakan bahwa bangkai tersebut dihukumi suci (menurut Al-Imam Al- 
@offal), Karena itu adalah bangkai serta dianggap kotor / jijik. Kalau semutnya banyak, sekira 


merubah warna atau rasa atau bau, baik sedikit atau banyak, maka menurut Gaul yang Ashoh 
Minuman atau makanan tersebut dihukumi NAJIS. 


AL-MAJMU! (Satu halaman dengan yang di atas) : 
pd gel! JU Sana LS LAI Oleo Aa damai Jied eU pd Ol padu Idi AS jd elN mom Y WI meoualk Ul3 Ika 
aa ar or ad or ae Yao pl LA Ulang Oli ppi Slall ola £ pam 3 Saloediy Smajuidy dal 
BAY Pa GS og Nan GIS alaiy 0g ET) ELJIY LEI Aowy dar Al Lagian gap) dal 
Ka NAS Ag midll elM OLS gg Uye Olpor ll) Hull 
Ila An Goola : 
BA made 3 meoally Ale Itil Lalonol 4 yo RanbYy SN pair GOL My. 2 Lula OYII (& A3) 
JPN rae SI aya) Lada 
Wallahu A'laamu Bis Showaab 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3891 ) 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/562492963773516/ 
2311. HARAMKAH DAUN CHAT / GHAT / KHAT 


PERTANYAAN : 


Zia Nailul 

Assalamu alaikum... 

Bgimnakah hukum memakan daun gat yang masih pro kontra , sdkn di yaman sudah terbiasa 
memakanx coz di samakan dengan merokok atau minah , apakah mmng sejenis narkoba shgg 
haram ??? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Wa'alaykum salam, Semua yang bisa menghilangkan akal sehat (memabukan) meski cara 
mengkonsumsinya bukan dengan diminum adalah haram. Daun Khat merupakan daun yang 
mengandung zat yang bisa menghilangkan kesadaran dalam prosentase yang besar berdasarkan 
uji laboratorium. Oleh karenanya mengkonsumsinya tidak diperbolehkan. Seperti tanaman yang 
lain baik itu kecubung atau pun ganja. Semuanya haram. Hanya saja tidaklah najis. Berbeda 
dengan arak. Arak selain dihukumi haram, ia juga dihukumi najis. Refrensi : 


IS 9 Kama SIS OY Lab Akad 3 JSI Oey SAI Feb y 0yL 9 mid AYI ab ga Hall Jia SI (EP 
IS SN Lee AI dag Male aa ISP Kana JS" Lgi peluh del9) 3 3 Celana ol) Tel Kana 
Alda RKA VIVA JUS ALS 0,53 La EL AI £ yoga 3 SINI JAS bk ISL SY ML Ka 


£Y Uma MAS Ol Alb Laga pa Lah JL dya y Ji Ja Km ad ai ya BSI Gea mail Ae SU P3 


2 Zia Nailul 

Tapi mnurut negara termasuk negara yaman dia sudah tetbiasa tuk mengkonsumsinya seperti 
halnya rokok dan tidak ada dampak negatifnya sama sekali itu yang dijelaskan oleh teman di 
yaman 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Tetep tidak boleh, kecuali memakainya karena kebutuhan yang mendesak karena tidak ditemukan 
lainnya. Sesuatu yang bersifat memabukan baik sedikit atau banyak hukumnya haram. 
cb Ana 9 NO om ARA Ob Alamat Jl baso OS ISI YI Jali ae Lab din Jamil OS ISI OpYI Ilatul P4 
bmudl dabS jalb dani Opa CI Jani 03 se ea 4219 AS Akari 


JYI ulas ee dil Gia Jt og 9 gal 9 Sell ola) 1 CL Alai an Kala" el y dala AI Ceko adl JL 
yANAn 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/546477628708383/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3892 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2544. BOLEHKAH MEMAKAN MASAKAN NON MUSLIM ? 
PERTANYAAN : 
» Deni Choiruddin 


Assalamu'alaikum, bagaimanakah hukumnya memakan masakan non muslim ? goblu wa ba'du 
syuron kasiron... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, selagi tidak ada kejelasan / nyata bahwa makanan tersebut adalah 
makanan haram atau najis maka boleh memakannya : 
SAI jl AU, JII Sik Ul an UV dh Alia 3 Rano Ala Aas Gill de Ce) Bola Alat La Of ag Sue 
kolon! Ilanta Crgakta 1S yen Galah SI Kalem aan Ilaly Olanoy Uang JUN OS M3 al il Lagi 
Sp) aji Tendik Alas peti Gal Urorg AJA paud Alat pil Hgrg is jd! Ilpal O glanahy ye pm ya Ae UAS 
Gian VI Aan SAY JUS pjIM babi Ah OT all Hita Ae ee SI TA ye NE al Je ana Ea 
Y20-—1/1 04 ondUeli Alel Aoi 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/588856214470524 
2729. HUKUM MEMAKAN HATI DAN DARAH ( DIDIH ) 
PERTANYAAN : 


2 Opick Syahreza 
Assalamu'alaikum.. Mau tanya kang ust teh ustadh apa hukumnya makan hati dan sejenisnya 
katanya boleh dan apakah marus itu najis.. mohon penjelasannya. wasalamualaikum. 


JAWABAN : 
Wa'alaikumussalam, hati halal dimakan, sedang didih itu haram. 


2 Mbah Godek 
Wa alaikum salam 
(STA 2 pp H3 — AI, oa 
CAN Aa) Ehh 3 See! 1 ASI YI LI 
Darah itu najis kecuali hati, limpa, misik dan gumpalan darah dalam kandungan menurut pendapat 
yang lebih ashoh 
BI ey CP 3 le set (1/11, 
L. 02 2. 998 - -a @3 - MN Ga - 3 Io 0 —,- #. - 0 wa L 0. 0. a,- 3 a 
al ca WE ALE EN da Hill Lang Dia DE Lai AS F3 Sat gs lali BU, JI JU 
ol Iis anda jatby Uas 0 jai ndoata! jang Itlory AN Lememih Tana oya Teka Oh Aa Tab co celah Ol Nila 
ata £ Tab 3 o JI 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3893 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Marus (didih) adalah hasil olahan dari darah yang notabene haram untuk dikonsumsi. Darah 
dimasak, kemudian didiamkan seperti agar-agar. Meskipun sama-sama berbentuk gumpalan 
seperti hati, tetapi berbeda dalam hal penciptaan pada sejatinya. Oleh karenanya marus / didih 
tidak boleh dimakan da hukumnya najis. 


te saj uk 
JAS) Ur ya dl P3 (AS Lilo 3 Via Ol 3 Soul y ASI Pad Fila SI Urus 9 pall Sair (My: U 
dab. 


2 Ghufron Bkl 
Memakan hati hukumnya halal : 


NY AO GA Ira 4 ASIN 4 21 Fly Skamadl OLang Ola WI lt teguh Il, ASIP 4 OYI Ol Wj 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/574618109227668 
2740. HUKUM MAKAN DENGAN TANGAN KIRI BAGI 
ORANG YANG KIDAL 
PERTANYAAN : 
2 Muhammad Arifan Syaferino 


Asalamualaikum.Wr.Wb. Mau tanya apa hukum makan dan minum dengan tangan kiri bagi orang 
yang kidal... terimakasih... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalam, adab makan memang salah satunya adalah sunnah menggunakan tangan 
kanan dan makruh pakai tangan kiri, namun bila makan atau minum tersebut terpaksa memakai 
tangan kiri karena udzur seperti sakit atau kidal maka tidak makruh : https://www.islamga.info/ar/ 
ref/3020 


Sl ISU ISI de dya AK 

day Aaalal king Jong DS lag dela d o  O ela le AN Io ah ee AI Gan Lin ye ea ab, 
JAN BO AI Bona Bal ola 1 AI Aan Gggl JO ey sala alalyy NU Spa UI Ab Jang 
Say! JB dala Pr Yg Dyakan Gabus OS SUS dsb 0yS 1 JlddU UgulolS (goal dal Ilaniu) gif Andai We Uli 
ka IG WUS pb gl denlaar al Yaya oya Unas Kej, JSI pat ls OLS op dil am). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575404835815662/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3894 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2756. HALALKAH KULIT BANGKAI (HEWAN HALAL) YANG 
SUDAH DISAMAK ? 
PERTANYAAN : 


2 Amar Jek Tjah Bodoe 
Assalamualaikum tanya. Kulit hewan mati yang sudah disamak itu halal tidak ? 


JAWABAN : 


2 Kang As'ad 

Wa'alaikumussalam. Di dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir disebutkan 14 masalah yang 
merupakan goul godim dari al-Imam asy-Syafi'i, namun diterapkan pada goul jadid. Salah satunya 
adalah masalah memakan kulit bangkai yang telah disamak. Menurut goul godim adalah haram 
memakan kulit bangkai meskipun telah disamak (suci), dan goul ini yang diterapkan saat ini. Lihat 
al-Asybah wa an-Nadzoir juz 2 hlm 530 cet, Dar el-Kutub. 


SE pai Fak Md Ilang LB OI Die oa BUS da pat pai Ie Lead da ll Jeli 


2 Ghufron BKL 

Memakan kulit bangkai yang sudah disamak bila dari hewan yang halal dimakan menurut Imam 
Rofiiy dan @oul Jadid dari Imam Syafi'iy hukumnya boleh/halal sedangkan menurut Imam 
Nawawiy hukumnya tidak boleh (haram). : 


Ana JB Tel Rang la G3 Jawntngy da) dala Celana dad ) yah lagi MIS) lalat o ab yel dri apa Isl 
Abe Why MIN MANIS aa gl mang yA II mara SAI IS oa JST 538 Jay tt kol) Miang 
Oa oya OS lg (SAN Won Aeb3 Jb Oa ya PAUD Ale Y Ip MAH 3 J4 Aa #USYI jl # balh Md 

VAN Sah Id AMI deng Y OSB Mb JS RL ad VISI, SI ea Gek pem oY AT Ja) Ip 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/622595371096608/ 


2764. HUKUM MENGIKUTI LOMBA MEMASAK MAKANAN 
PERTANYAAN : 


2 Salikul Hafidz 

Maaf tanya apa benar lomba memasak diharamkan? seperti ini : # Hukum Lomba Memasak # 
Dari Ikrimah, Ibnu Abbas mengatakan : “Sesungguhnya Nabi melarang untuk memakan makanan 
yang dimasak oleh dua orang yang berlomba”. HR Abu Daud no 37541. 

Ada yang memberi penjelasan : “Yang dimaksud dengan dua orang yang berlomba adalah dua 
orang yang saling mengalahkan. Nabi melarang memakan makanan yang mereka masak karena 
adanya unsur pamer dalam masakan mereka berdua”. 

Dari Fathimah binti Husain, Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya sejelek jelek umatku adalah 
suatu generasi yang tumbuh besar dalam kemewahan, mencari beraneka ragam jenis makanan 
dan beraneka macam mode pakaian serta sombong dalam berbicara”. IHR Ahmad dalam az Zuhd 
no 4081| 

Dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda : “Ada sekelompok orang dari umatku yang memakan 
berbagai macam makanan, minum berbagai macam minuman, memakai berbagai mode pakaian 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3895 


dan sombong dalam berbicara merekai adalah sejahat jahat umatku”. (HR Thabrani dalam Mu'jam 
Kabir no 7512, hasan li ghairihij. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Kayaknya hadits diatas berkaitan dengan dua orang yang berlomba dalam menyuguh tamu 
dengan tujuan membanggakan diri dan pamer. 

Teks Sunan Abu Dawud, cetakan Daarul Fikr juz II halaman 199, hadits nomor 3745 


AA Jaka KA han IP Sa ga MN AA Kap Kiba Kab SA 01 Ona Tb 
AA SN pp gen ur SI sai Ka Nona aa Las ra JA 


0-0. 0 


Dijelaskan dalam Kitab Faidhul Gadir 


Jas Gp Lapis JS Jalal cal (JS Ody 2 EA BLN elang Ld Tila Omobeall tai (ontel plab ye 4761433 
99 slim! 3 data dala) Gg AV ee 0 Yaa Weton Any li Blang egg Gily 4S Aalab OI Melo 
BI PAI DPI Ag arun 1 S UE JE (orkes al 02) Tab G (S2) email pa 30 AH Uat alas Gaal 
kari ASI Of na Gabes ogah SIN Pr 3 ola oya AN 1 mala pal JB Jana dalan 1 Ol jak, 


Dalam kitab Mirgaatul Mafaatih : 


Any ade AI le Ml Iya) SE: Ih ipa ul ye - 

PMB Jean Gio) Lebay Les diladh Ceo le Gam 1 mani pLYI JB. Lagalab JS Y) OLI Y Olla! 

Jlmdd WAT Yg Led YG (OM Y) ilaall GOL pel 3 Gali (Obb — ag dala AI Ulao — dl Sy) 

KY JB ) Lah Lan del Kg di hal ala isl Lpuus pdl Gil J1 ST (galah JS Ny) Watat 2 yag Lap 

Ld Bilal) Oreo lady mama 2 Gl (Omelet ) Obok yh — ey Ale Ah elo — al dan Pi (sasa 
slasil SG Yg selat Ulu Y 1 cah: (elu. 


2 Awik Mubarok 

Secara sanad, ada yang menilai hadis ini berkualitas mursal, artinya hadis yang sanadnya tidak 
langsung sampai kepada nabi, dan secara konteks,ada yang mengatakan dalam menjamu tamu 
tidak boleh terlalu memaksakan, namun ada yang mengatakan juga memasak yang niatnya untuk 
riya', kalo niatnya untuk yang baik tidak masalah... misal memberi tahu cara masak yang benar 

dan lezat, silaturahmi, atau lainnya...cek .. 
Ji Lagakeis OL2 jeli LP Ob Laki 1 lali JG. pal : Si asa kana da3! SI aa (ma Feb se SR) 
SY) Clay sll ya AU SUS 0S UE € demlap Ulas Lagat Sm deblo Jah Jia Lagia doly JS Jab ISI OYer dl 
AL dala gl JB) Cemal lab ya Jlssl Jap MY all 9 (Sp oi) JBL JW JT ats Abal G Jala 

sn Sad anna € aer al LAI GO SIN pile or apr Seet PST Ol Alat (HL olga ya 

akaata Lagulyg ce8 JI Ol or day OS LS ulet al S3 pall C3 mad SAI nya or Oya SI € ale al lai uj 
SM JB PN aan an Csally 1 melek Klo dnadl 2 Jby cash : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3896 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oyku yi Blg IN AT Oh any Gaes add SY apr ya ola ya PST 1 ala pl JL 
Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/640291469326998/ 

2969. HUKUM MEMINUM AIR KENCING UNTA 
PERTANYAAN : 


2 Si Aga Tegar 
Poro kyai, ustdz, ahli hadis, ahli fikih . Tanya : Bagaimana hukumnya minum air kencing onta ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama : 

1. Ada yg mengatakan suci maka boleh di minum, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, 
sekelompok ulama salaf,sebagian ulama Syafi'iyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, Ibnu 
Hibban, al ustukhry dan ar rouyani. 

2. Sedangkan imam syaf'i dan jumhur ulama' mengatakan najisnya semua air kencing dari hewan 
yg halal dimakan maupun yg lainnya. 

3. Sedangkan imam ibnu hajar sendiri lebih memilih pendapat yg mengatakan najis. 


- Rujukan kitab fathul bary karangan imam ibnu hajar : 


JA, LIL Jp Ikang 1 dala Ga all JST ega Lely Lgabl Ih HI or Ll WLeba JE oa 0 pe adl A3 Ul, 
A3 LAI A3) 4 Oka SAY Ole sala JA Goaly Aj oa RI ya pel yg ld ja SU 
kali Ta Ga Bole! Ce 2 LAN Ob Alya JA aah maag comby Il IS ya IS ON, Sip Lal Jl 
HA Olah Oa aa ali Jat 5 Gg 1 JB Jaa VP EV ELSA 3) Kama AAN Ldyk ole Ika Of Aj yag 1 JB 
Uoleb Ie Jd 433p oya Uerakey LA periagat 3 AYI Ilah Ill (Al yaa G 

de J3 Abg € Sleb 3 kas aj yan AS OI S3 Jala NB SSI LY ah Skl OY 3 Sruo Yaa yag 1 J3 
La luna SAI Ba al Cena UAS Sip Kl 


Hadis riwayat imam Bukhori dan Muslim : 


- 0.9 Io 0 ge L 200. 000 30 9. Ba 0 A--g2 0 290 0-0 — -0.3 9 0,4 0 ag... - - 0 ngo. 
Kai at copa Haa pat of plak lang dala AI aan al maa Tata Dg goro de IS up el ag JB MIL 3 oat ye 
Ula ae HA Id As AN AE) ln Ale AI lo Gi La NAS as Lai Lilit Af, 
Dak UB Ogian SP HUT, masi wig melorala mara ada AG es 2 ugr JAS II 

Dari Anas bin Malik berkata : “Beberapa orang dari “Ukl atau “Urainah datang ke Madinah, namun 
mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan 
mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun 
berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala 
unta Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun 
sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3897 


rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang 
dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan 
kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. 
Mereka minta minum namun tidak diberi.” (HR. Bukhari dan Muslim). 


2 Hariz Jaya 

Adapun perintah Rasulullah saw kepada al-arayini untuk meminum kencing unta tujuannya adalah 
untuk pengobatan dengan suatu yg najis mubah (boleh), jika memang yg suci tidak bisa 
menggantikan (di jadikan) obat. Wallohu a'lam. 


daki pia (SAI aa A3 due jie am gladi gd OKE HN! Ilaal Dpba Oral! eka tele AI (lho yel Lala. 
OT Pre ah 

LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/730296183659859/ 
3046. HUKUM MENGAMBIL MAKANAN DI TEMPAT 
SAMPAH 
PERTANYAAN: 
2 AnNoer IlaHie 


Asslamu'alaikum wr wb. mohon tanggapannya...... apakah hukumnya mengambil makanan yang 
sudah dibuang di tempat sampah? terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam wr.wb, mengambil makanan yang sudah dibuang hukumnya boleh / halal : 


Tan HE MS LA AI PERSI GI ato YI Bala RKA 164 3 LSI MY O AH ai 


2 X0 2 40 PN - 00-00 9 0 L0o,4 — 0.9 2 0. ca 0 2. 2, 900 Lo 2 2.9. 3 2 29. 8 02 0-0 
KAI SRI Sa SE SAI Sy Jilid KL Pada VA) Keginai ai GSUL Ugie Sai 3 yA 
1 ja 5 . - 8 ES “ 3 AA Ta Dea 2 2 PN NN SNN Pa MANA ar An 

AN A3 pdl JY Uerly mbl 0 sdah Ella Ud WIL Y US 2 mma IS yaah LAI OLI 


Wallahu A'lam 


LINK DISKI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/760669613955849/ 


3197. HUKUM DAN MANFAAT KOPI 
PERTANYAAN : 


2 Zulkifli Basmalah 
Assalamu'alaikum mohon bimbingannya tentang hadist ini: 


sam yag de Sal dual US : JB il yalbasdl All NG gg K4 yul HJ Sus uc dis dll 13, 33 
ale dl loo dd J3. dbualy No yan lia Bowl Ul ol AI Jawa LS JB «alat dil gua) R0 Rein 
4 Noll Al idii oolwiNI A3 99 vall Bg3 pu) Jl5 lo 4 Ja Cuslsl tu es alug 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3898 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sayyid ahmad bin ali bahr al gadimi bertemu dgn Nabi SAW dlm keadaan terjaga,ia berkata pada 
nabi saw: "wahai rosulullah aku ingin mendengar hadits darimu tanpa perantara", Nabi saw 
kemudian bersabda : "Aku akan memberimu 3 hadits : 

1. SELAMA BAU BIJI KOPI INI MASIH TERCIUM AROMANYA DIMULUT SESEORANG MAKA 
SELAMA ITU PULA PARA MALAIKAT AKAN BERISTIGHFAR (MEMINTAKAN AMPUN) 
UNTUKMU.... 

Pertanyaan : 1. Apa hikmahnya..... 2. Penjabarannya..... 3. Apa cuma asal minum..... ??? terima 
kasih.....Wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Hukum asal ngopi adalah halal, namun bisa berubah sesuai tujuannya. apabila ngopi dgn tujuan 
dapat membantu melakukan ibadah maka hukumnya sunah.jika tujuannya dapat membantu 
melakukan perkara mubah maka hukumnya mubah/boleh.jka tujuannya unt membantu melakukan 
perkara makruh maka hukumnya makruh.dan bila dgn tujuan unt membantu melakukan perkara 
harom maka hukumnya harom. : 


dasuoll 9 also A8) slasl / lebat Jul oles /slasl pa ssi o Ul Ob « do Jl Sola « LSI lu 
BJ 5 ya - "dl Gani digluu Gayi - 

"Ji Sio Ag lo Y Karat Bggill Lg situ Alan ye All aon) (Jim) (sila Ul Ob) 
png dad SI 3 og JS ya Lil Lay plg Ala AU lo yui ado Lglcug Jlei Al yg SM 
Jali sae Jgiy pl B2a50 X9 B Sao 42 lgil mad! mall Jgis Jaga Jag Y al 8 Sue Lil yA Jail luis 
padu loo Hd uS ole Lubis Jdg pd sUC Jati pl Bya50 A9 8 Sawo s£ leib lelogiuo Jet Jo Jag HD 
msl X JB) @A9 oball gilial Ab3lso Lesi : ll OLI 93 Jill HN : kamis Jay ul (OBB) SY 3 
dub yo "- 39 Ko - na maan Ia Ban NS (loo Jl ag 3 
Aelasiwo pls « Jalill sad ybs ade suiell sad oles patag Jas Ng Sui Y Lil lelostiwl ya alel 
al Sal 8 le yaa 1 AE La ag Ul Nm pd asal Lula ay Ya d6 ls ale 
us oa gal 9d9 Yos! sloe Low) S9 Lul) Ai li 9290 s2 ES Ul padi 399 « owl ol as 
Ip 226 US Li 9 lo cuba ding « beli Las Juoon loulg « Jia oagi N lil sial an yoll Loc 
08 alas lsko gl dclb Woliud dclb Jodl Jr US UB a53 Id Ul sia Jesll Hpb 5 Ic dggo YS ku) 
5 | roll S5 Jilug) . 


(167-166 0 6 & Widia m0dwAI Hall) 
ale dil aa UB molial! A3 Jilug Ul Seal yo pedal Ula lo Jiw ! USallg Bagi 
Joni Id ade Ahli yAw oxlg Ao pad al, Ol dng S09 09 So gl dsl3 2ho gl H7 wuS H3 

JSI S3 dag 0459 elsa ya sa A19 Lagi Gale La Kali Hang 133 10 0 Fail J9 
ds9 0 155 


Manfaat ngopi : 

1. Selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya dimulut seseorang maka selama itu pula para 
malaikat beristighfar (memintakan ampunan) untukmu 

2. Barang siapa yang menyimpan tasbih untuk dibuat Berdzikir maka Allah akan mencatatnya sbg 
orang yang banyak berdzikir, baik ia menggunakan tasbihnya atau tidak 

3. Barang siapa yang duduk bersama waliyullah yang hidup atau sudah wafat maka pahalanya 
sama saja dgn ia menyembah Allah di seluruh penjuru bumi. 


Habib abu bakar bin abdulloh al atthos berkata : 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3899 


"Sesungguhnya tempat/rumah jika tinggalkan dalam keadaan sepi/kosong/suwung maka para jin 
akan menempatinya,,,,sedangkan rumah/suatu tempat yang dibiasakan membuat hidangan 
wedang kopi maka para jin tidak akan menempatinya dan tidak akan bisa mendekat alias 
mengganggu " 


al able A8 ae 1 SA al ad At 0 das AI by S3) (S6 Hy0) UU data — ya pan 3 Ke yal A ola 
las. Alay De Uoadoe Ulin mal Of An AI Iyang LB JB cah AI Jar aa SAI AL de AP And OS : JB 
IE jae BEI ASN jika OLI BG Ol Bd aro dl LIL 1 eat AN Uta play le AI lo 
CE ema ah Ig Sa Um Bb ya LI SA PS Of TES AN gp NA ya SW SAI Loe 
DKI Of 3 Jai Gelang or KA al Kal OS 1 dan AI gaby Saka JA UI ain ge CAN ly Gd ae 
Dpt Yg AA 0S V BABI Aa Jai GAN IKU 0 al Ad Oya Ula Ip GI 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/767223689967108/ 


3316. HUKUM MENGAMBIL MAKANAN SUGUHAN TAMU 
DIBAWA PULANG 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum... Numpang tanya ya..."diskripsi masalah" : ada seseorang bertamu ke rumah 
tetangga, lalu si tuan rumah menyuguhkan makanan (camilan) kemudian si tamu membawa 
makanan tersebut ke rumah nya tanpa sepengetahuan si tuan rumah... Pertanyaan.."bagaimana 
hukum nya kasus di atas ??? (Alice Dal-ho). 


JAWABAN : 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Hukumnya tidak boleh membawa pulang makanan suguhan 

tanpa sepengetahuan / seizin tuan rumah. Wallohu a'lam bis showab. Lihat : 
- Fatawi Ibu Hajar (3/163) : 

163 26 355 ul Solid 

ASU loleb salad abi Jd LS Jaa Sd 4 cdi Juwoll sloll 40 xx Jos apv Mil SoLall uS MUI 49 

ale pwlll Jocg darts Gama Id 909 :JB Ai JSI ds 4g sll Ad x0 X9 Vio doll Jos 51 STB. 

Pen 0S JII JaiS Lg 9 sll doll 0S 98 Jarak al y0ll Sad Ang J3Al alag SI 4S yo GX 

Jel la US sulidla yes so dlu dal Jml mo Cuma dole Ul Lil. 

JSI SS 48 sll Ad ud X9 Gio dadi Jas 51 3920 Y USU loleb asia abi gl LS. 


- Fathl Mu'in Syeh Malibary: 
dolelol9 «doa 9 Lagu 99 WSI A3 udi yo an05 HE Lo gl SI 3 lo II Kl JB IAI 339 


dua 


Dalam kitab al anwar : jika seseorang berkata " aku perbolehkan kepadamu apa-apa yg ada 
dirumahku atau kebunku dari anggur, maka bagi orang yang diperbolehkan hanya boleh 
memakannya saja, nggak boleh menjual atau membawanya atau diberikan kepada orang lain." 
http://shamela.ws/browse.php/book-11327#page-372 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3900 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MUJAWWIB : Muntagy, Santriwati Dumay 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/797333626956114 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/785830161439794/ 


3478. MANFAAT BUAH TIN 
PERTANYAAN : 


» Yadi SurYahdil 
Maaf saya mau tanya tentang ayat dan hadis manfaat buah Tin, terimkasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Manfaat buah tin dalam kitab tafsir al kabir imam fakhruddin ar razy : Adapun buah tin maka para 
ulama' berkata :sesungguhnya buah tin adalah makanan, buah dan obat, adapun buah tin sebagai 
makanan maka para tabib berpendapat bahwa bauh tin ini adalah makanan yang halus, cepat 
dicerna tubuh dan tidak terlalu lama dalam perut, bisa mengurangi dahak menggmukkan badan 
dll. 


Buah tin adalah sebaik-baik buah dan buah yang paling terpuji, diriwayatkan bahwa Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam diberi hadiah buah tin satu nampan kemudian beliau memakannya dan 
berkata kepada sahabat-shabatnya :makanlah oleh kalian, jika kalian berkata 'sesungguhnya buah 
turun dari syurga' maka kukatakan 'buah inilah" karena buah syurga tanpa biji, makanlah buah tin 
karena bisa mencegah bawasir dan bermanfaat untuk penyakit tulang.dan dari ali bin musa ar 
ridho :buah tin bisa menghilangkan bau mulut, memanjangkan rambut dan aman dari 
kelumpuhan.adapun buah tin sebagai obat maka dikarenakan buah tin bisa dipkai obat untuk 
mengeluarkan sisa-sisa yang ada di badan. Buah tin juga mempunyai kekhususan yang lainnya. 
Wallohu a'lam. 


An MA ma Jb Mob Tone. G-eAS atas Il oelasarasctaelesail “allesicdill "lal 
was yamg JoJll w0 Gilioll 49 Lo Ja 529 UnaSII eloag asal Jlty9 at sid 2 S4 Ball Lab basal 99 
Sab plang Gale: AU alus dil Jaa yI SBI dil Sg9,g dsoslg Slsgall 545 9d9 Jlebllg MSI aluo Ritug 
500 dil AS aa Ula dil 0 3 AS Ul gl Ig” Ula JB. dio US Ui yo 
pall ASI Ja 5g oil! Alli lagale LSJI suwg0 up Kl UCg " Umi yo Bhii9 suwl gali glass Le la S3 
Sate Sad sela ea lela All yo lal oa sat Jabung: 


sid bl sal X9 yi o dls 3S Cal LeilolS la jab jl : lisa? yolgs L,S3 loro Ld ul alelg 
ol ago 0 veda lo lag Bls asal aibl Lubug pd Cusy bo Jlosll Yo ul : Jai Je 
sdg Cikig asi dd 1 SB JAN Ul : lgibg . wbUlg saUAI Lab UB Ul lol. ol l9 sad 
sg JB Jd B9 «a63 SS Jail aa Yal ygilU yuli gali D9 9 bei Haii DOSJI 5 
JJ imo sebi Bad calal Polll UU Il Jo dab asi Ul Jb Ball SI Li all sdg 
vuosalla alailly « Hop 3 2550 Lgauti Lali Ul JB Booill S3 bana Lil : Jati ul ell Jo « Sesali 
obasYI Jilus laut, Lgolaial Ji la sat pig Lai ll Daan lol « Boo pi. Lemiiy Is lod 429 

OS Pull Ale meluas uaill dang " Jas yag Ai slah Isal "1 Pull Gulo A33 93 dloledll LL ,5 
US 9g pemiil IC 95329) Jp Hd male AU sil al yo Ja «dadi adl B0 J3 UB dy layu 
yo boa Sabat Dl oa Aa Ulil 0d Lol63 yo ul: bg. (9 7 sll (Arolas ag 
Seal al kaan seer A batolsa sllat ls al Yani hasan ber2n3 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3901 ) 


pal ul 1885? lgauolsg «Isl dil 83, GKI yag « dinag No Jli lil 98 lgi ya3 ut ses Jas psi 

“5. ol Jose Lio US9 Jas lal ul S9. «adl Togo Jimi Uli AB 9 swag lol Dll le 

219 saia ds Nlallg Ey9uo Jlaadl dll 49353 « caill H9 pAs lanebol8 Las yuiliwul Alas elill «Sll8 

cela dell yo Cuit lak» lee! lo Jlanll 0 lpale dug LSI lpiSlum dl eliall Ci lol « Kao Lgoo 
SI GI lag « sluall y39 Jlesll adl dls dl 183 Go3ll yo lgneb8 asi adl GIgNI sil le call 

das BU ae ais Seal shalis wa saalee sa dsb pol JS Na Gel 

ubul. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/828578510498292/ 


3538. KULIT KAPSUL DARI ELEMEN BABI 
PERTANYAAN : 


? Aep Pamanah Rasa 

Assalamu'alaikum Ustadz. Saya yg awam ini mau bertanya, apa sih hukum mengkonsumsi obat / 
vitamin / suplement yang dibungkus kulit kapsul (katanya kebanyak terbuat dari glatin babi) ? 
Sementara sulit menemukan suplement yang ada label halalnya. Mohon jawabannya Ustadz. 
Semoga berkenan menjawab pertanyaan ini. Wassalaam 


JAWABAN : 


2 Nur Hasyim S Anam 
Wa'alaikum salam. Boleh dan halal selama belum pasti dari babi 


2 Langlang Buana 
Wa'alaikum salam, mungkin keterangan ini bsa membantu : 


09580 X3 A9 , Vio 3 dwlasll dll ai UBI dc Hle9 3 Lela ola Kdg (dago dniL3 

LL 50! Will yo bunsl VX Ufo JabAL Nas jalb dl oa) (lala ag JuddI Wo 
lc oi alay Ho99 dalah unianio sUlgl9 yng Sig las OLS eS9 Lulo) 9 Jl ss AL 
osls 389 sa aSI dsil ala pel Knolis a59 sai SI pny doc gia 2959 90 Ulelg yui 

Al. alga 2 5 SA 0,3. ye Jim Jalgio ISL SDdIS 50 d3 alug le Al duo 


(| FAEDAH PENTING | Sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci kemudian kuat dugaan menjadi 
najis karena bercampur dengan sesuatu yang najis maka dalam hal ini terdapat dua pendapat 
yang terkenal. Pendapat yang lebih unggul adalah bahwa itu suci berdasarkan keasliannya yang 
telah meyakinkan dan karena lebih kuat ketimbang sekedar dugaan yang bisa berubah-ubah 
dengan perubahan waktu dan tempat, demikian ini seperti Khammar dan Jukh (sejenis kain 
sutera). 

Dalam al-Mugni disebutkan bahwa Ibn Shalah pernah ditanya tentang jukh yang popular dalam 
omongan orang banyak bahwa didalamnya mengandung lemak babi, Ibn Shalah menjawab “Ia 
tidak bisa dihukumi najis sampai kenajisannya benar-benar menjadi nyata. 

Hamisy Iaanah at-Thoolibiin /104. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


» Mas Hamzah 
Nambah ta'bir dari kitab i'anatut tolibin : 


Judib Jodb jalsg Jl yaJbsi Il. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3902 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wlubull uc U952 N WA urilsallg Ulmall9 s9 soil Ulig sagailgl9 saSJI gioao LL, 
vasial JGSII sulalg wu 3Igol slog cl dl dm gal UbgunlI9 Agil eollg Elsa cuba 
Lglillg ya 49 LSogidl S Loilg dagallg - sadl Ju wgbuita dig 920 - dwloull Jlogiwl 

adl datimo JBL We 3S Ul batu Awal Gis d bi al dulu dio 89 Jeli Lo S9 « 2 35 
28 Y Jl 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/839026409453502/ 


3601. HUKUM PEMBANTU MEMAKAN MAKANAN 
MAJIKAN TANPA IZIN 
PERTANYAAN : 


2 Mobin Junior 

Assalamualaikum wr wb. Ustadz dan ustadzah, saya mau tanya : bagaimana hukumnya pembantu 
makan makanan majikan tanpa ijin karena lapar apa sama degan mencuri ? Mohon 
penjelasannya! Terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh.Lihat Asna al Mathalib juz 3 hal. 227 : 


ad ua3loll WN USYI sat 48 Hous Yg on Any Y ll ale ag db 93 Hell 4 (ola, ale Ul XI 
JB ISS daiiall gl asli sila dil Y HIS Autis Y giiy ol sllay SI ASlbug nela Ji 2x0 09 BC 
Y ul Jill Ja 99 dio Holis WI Yg JENI puto A8 G mad 0 Rio lg BN Angll9 MS Jl 
lali gb SNI 98 lasl9 sllou 


- Al-Ghurar al Bahiyyah juz 4 hal. 213 : 


alas JB ole ale lo NI Ssh H3 Lay SIlo LS, Jess SI (up LS) Dgn La8) Aas Lao (sb Xp: 
dansy bo NI SL ul sada NE FB JII R0 dinaill Blood ya ola) ale Isl 


Jadi intinya mengambil milik orang lain itu tidak diperbolehkan tanpa izin, kecuali diketahui bahwa 
pemilik telah meridhoinya. Adapun konsep diperbolehkan mengambil barang orang lain itu hanya 
beralasan sangat terpaksa / darurat, sekedar menghambat keluarnya ruh. Dalam artian kalau tidak 
mendapatkan makanan hari ini maka taruhannya akan mati. Dalam keadaan seperti ini baru 
diperbolehkan. 


- Al-Mabsuth lis Sarkhasiy juz 9 hal. 138 : 


Ss 38 JSW ligoll alel 498 Rb3 Y - slwg de All adan - WI Jay Jp - JII dos) - cwmll yc9 

Jibg SIA los a0g lil leid say Ginis dig Alun lolg « W bsa 601 Ng coludll dl & plus loo 

sd J3 Jali dau 5 0S Jim - plug le Al do - wall lo S9) la Rb Lp dl N JSI alas 

da9 899 « MISI Olla io AS Laap8n lg, 399 « Keladi Lgug9 SL .0ll Less Isl9 JSul9 Laliog «« 

UN tbasll lo3 009 dim ale 99 R3 Y dl j0ll #Ju39 « Kebal Lu83 wall oi Rbg saya balai 15 

na Na Ra 
(yui dc lo 93 gla3 N JI - akug Gde All alan - ll 


» Abdul @odir 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3903 ) 


Ternyata memberi makanan terhadap orang yang sedang kelaparan itu memang wajib walaupun 
tidak diminta 


W929 02 Obi oolusI Ulu Jlswdl ade tngal ui il Alia 59946 / 3) - “ algiall aa 5 ala 
Jeda 4S yo dolebol U29 sln50 Ul S,09 Ily al gl is | lons0 MSI Jo Jl Saul ml ena alebol 
Jeda JUS yo doll! 29 Jlus0 dil S,09 Jlw dl Il si 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/867237543299055/ 


3623. MANFAAT AIR ZAMZAM DAN DO'A SETELAH 
MEMINUMNYA 
OLEH :Timur Lenk 


MB 9D9 2505 0 alwg Ale AVI cadas Al Iga, Cntas" 1 JB Ai All ud) abal 0 Ly ubi uc" 
Sy, a19, 


Diriwayatkan dari shahabat 'Abbas bin 'Abdul Muththollib radliya Allahu 'anh beliau berkata : Aku 
memberi minum Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam dari air zamzam sedangkan beliau 
berdiri. HR. Al-Bukhoriy. 


ul us wubSollg Slbllg sol ola, "AJ wd lal 2505 clo" : JB ail ahug le MU ac All Jaw, US 
HB us Sanlg swlc 


Diriwayatkan dari Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam bahwa sesungguhnya beliau 
bersabda : Air zamzam diminum bermanfaat sesuai tujuan diminumnya. 

HR. Ahmad , Al-Hakim dan Ad-Daroguthniy dari shahabat Ibnu 'Abbas radliya Allahu 'anhuma dan 
Ahmad dari shahabat Jabir radliya Allahu 'anh. 


Cnas Jli3 "Al Lia lol a50 elo" Cyas UE Jim Tiy2 Lg Ulat Ul SSI LS 93 S53all Lal S3) 39 
an en 
Sib3 II ola, el 


Diriwayatkan dari shahabat Ibnu 'Abbas radliya Allahu 'anhuma bahwa sesungguhnya beliau jika 
minum air zamzam berdo'a "ALLAHUMMA INNII AS-ALUKA 'ILMAN NAAFI'AN WA RIZ@ON 
WAASI'AN WA SYIFAA-AN MIN KULLI DAA-IN" 


Artinya: " Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu 'ilmu yang bermanfaat , rizki yang luas 
dan obat/kesembuhan dari setiap penyakit". HR. Ad-Dlaroguthniy 


Dalam kitab Al-Adzkar Imam Nawawi disebutkan begini : 


| | p305 elo way ISI alga Loud Juos. 

loo Isdg "Al Usb lal A05 lo "Ing Ale All Lao All Iga, JB JB dio Ul 3, sila uc lag, 
bola dls apl Ola 09048 10 )LSNI9 slolell Jaz. 

Olah al al aya Mc Jai ul eh sig uSy0 v0 elsa) gl bigo) Osis ya Ciu #sloel JB 
S3 ISS yu Jaa) ol saga Wal soulo Kelll "Al Uda lal 235 Ale "JB plug le all Kalo ll Jasa, 
alel ally ed 9559 aniaB 4 baikan G3 yul ll 19 Je ol ad 5284. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3904 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/874741235882019/ 
www.fb.com/notes/874798235876319 


3810. HALALKAH ABON DARI TULANG IKAN ? 
PERTANYAAN : 


» Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alalikum. Abon tulang ikan bandeng halal nopo mboten geh (halal atau tidak) ? 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Ada dua bangkai yang halal yaitu bangkai ikan dan belalang,baik 
disembelih atau tidak,khusus ikan baik matinya dalam air atau diluar perairan. Hukum keduanya 
halal dan suci ,artinya seluruh anggota tubuh dari keduanya,jika mungkin bisa dimanfaatkan dan 
dikonsumsi,maka boleh/halal , kecuali kotorannya. 

- Tuhfatul Ahwadzi : 


long JS 44 lan saw Ulun pull Ino wo sLall Ul Aelal3 JW Aiko KI Jai slles 33 mui 43 I9IB9 
ISI SI Jala all 98 olany lo Rang ENI ASI Ja susoll c0dw yo pgbu lo dolab yo 2 yollg JS 
0x59 JJowll d9 dio JeSlall. 


Fokus : 
059 Jowll d9 dio JsSlall JSI SI Jas s5alI 98 alay lo gu021 SNI ASI Jsi cigoll 9. 


Adapun ma'na ayat (Jl SJ : Dihalalkan bagi kamu sekalian) adalah mengambil manfaat dengan 
keseluruhan,salah satu nya adalah mengkonsumsinya. Tentu dalam cara mengkonsumsinya ada 
bagian yang memang bisa langsung dimakan hanya dengan memasaknya,ada juga bagian 
anggota ikan yang perlu proses lanjutan sebelum memasaknya ,seperti sirip dan tulang ikan yang 
besar. Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/896364287053047/ 
www.fb.com/notes/915888761767266 


3960. DO'A SAAT MINUM AIR ZAMZAM 
PERTANYAAN : 


» Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum wr wb. Adakah do'a khusus minum air zamzam ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikum salam wr wb. Do'a sebelum minum air Zamzam : 


Gian S5 U Sbi3 55 pilu slS US Gp ag lawla 0523 36 Ale sll al al. 
ALLOHUMMA INNI AS ALUKA “ILMAN NAFPAN WA RIZAON WASI'A, WASYIFA AN MIN KULLI DA IN 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3905 ) 


WASA@OMIN BIRAHMATIKA YA ARHAMARRAHIMIN. 

Artinya : “Ya Allah, aku mohon kepadaMu ilmu pengetahuan yang bermanfAt, rizki yang luas dan 
sembuh dari segala sakit dan penyakit pikun dengan rahmatMu ya Allah yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang”. Wallohu a'lam. (Rz) 
http://ulinuhaasnawi.blogspot.com/2014/01/doa-sebelum-minum-air-zam-zam.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/mujaawib.pissktb/569264116493138/ 
www.fb.com/notes/933730479983094 


4126. BOLEHKAH MEMAKAN BUAH-BUAHAN BEKAS 
DIMAKAN HEWAN ? 
PERTANYAAN : 


» Casciscusmangcus 
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh. Mau tanya apa hukumnya memakan buah bekas 
yang digigit kelelawar atau kalong ada yang bilang haram ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Sisa makanan hewan baik hewan yang 
dagingnya halal dimakan maupun hewan yang dagingnya haram dimakan hukumnya adalah suci 
dan tidak makruh, termasuk sisa makan kelelawar. Kecuali sisa makanannya anjing dan babi. 

- Kitab Mausu'ah Fighiyah Kuwaitiyah (2/104) : 


Ulil 8 sell9 Eludly sunnllg Jledl9 JSllg tai 40 Cblggll Ruas iw Ul adl drill UBS9 
da jab Oblgpll 0d ja - UgSloll 469 JgSlall blgyadl ilug nano sel alug Obadl3 »suldg 
las Gaal lagis SG be 019 sll Ya: 


Menurut madzhab syafi'iyah bahwa sisa makanan semua hewan ternak, kuda, bighol, keledai, 
hewan buas, kucing, tikus, sebngsa burun, ular, tokek dan semua hewan yang halal dimakan 
maupun yang tidak halal, sisa makanan hewan-hewan tersebut hukumnya suci , tidak ada 
kemakruhan di dalamnya kecuali anjing dan babi serta yang dilahirkan dari keduanya atau salah 
satunya. 


- Kitab Majmu' (1/173) : 


wi gl salb Ulgunll »55 adlaia elgiall »l 09 USI gl do ui s0 UNI 99 ku lo 99 3gago ULgUII 33 

Jltally Jesll yo Obilgunl R2 adu IKS9 09.0 E Jl Bell Jd Ul LudSog And ab 3 Ula 

palb ab cg Baal! 3m UISIOll 2429 JaSloll UlguJI Jilug Kol alus Ubalis Jelly Elwllg maag 

lada! € 599 a5i5II9 JSI NI 09 So yg 

Madzhab kami (syafi'iyah) berpendapat bahwa sisa makan kucing itu suci tidak makruh, begitu 

juga sisa makanan semua hewan misalnya kuda, bighol, keledai, hewan buas, tikus, ular, tokek 

dan semua hewan yang halal di makan maupun yang tidak halal maka sisa makanan semua 

hewan itu dan keringatnya suci tidak makruh kecuali anjing dan babi serta ketrunan dari salah satu 
dari keduanya. Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3906 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/944704045552404/ 
www.fb.com/notes/944774285545380 


4135. HUKUM MENYANTAP HIDANGAN YANG MASIH 
PANAS 
PERTANYAAN : 


2 Miela Zie Muanjha 
Asalamualamualaikum. Apakah hukumnya makan makanan yang masih panas ? Terima kasih 


JAWABAN : 


» Uzlah 
Wa'alaikum salam wr.wb 


1047. LARANGAN MENIUP-NIUP MAKANAN YANG MASIH PANAS 


Maksudnya meniup makanan atau minuman panas agar cepat dingin. Larangan nabi Muhammad 
shallallaahu alaihi wa sallam (dalam hal ini jumhur fugaha' mengategorikan pelarangan kearah 
hukum makruh) dengan berbagai pertimbangan, di antaranya : 


» Hilangnya keberkahan makanan 


— Soga : Wall 402 doisall «1 milill HSiiog miles dd 3 : ULSII 
Way UJI ul XI selas dil » WI sell Sule Jotag JSI alel 0 Sy alug Aale All lo S9 
AS all cad alel 98 Rail alug Ale Wako gl yo Sol gel 589 


“Adalah baginda Nabi shallallaahu alaihi wa sallam membenci makanan panas dan bersabda : 
Makanlah makanan yang dingin karena ia obat dan ingatlah sesungguhnya yang panas tidak ada 
keberkahandidalamnya”. 

Dalam kitab al-Awaarif dari Nabi disebutkan “Meniup makanan menghilangkan keberkahan” 


e Merubah aroma minuman 


Sd 2 Kasi a53 Jalal aloN / Wliall 908 daduall - 22 inai Roll Hatu small 3 LSI 
1988 - 31408 - AL Jl - asli alel duo / saull lb (Solial 

ad all uc ag) aon J3 (Ms ul USU) sebal dal) uga MN 0 S3 (Oli 99 ll uc ad) 
ae Sl al ehi lala ala susi ab al se ot sa SU Gee 
aus Ooliuulg (Lulo ul us») Sll 5 pleball 


Nabi melarang meniup minuman maka makruh hukumnya karena dapat merubah aroma air, 
melarang meniup makanan yang panas agar cepat dingin karena menandakan sangat rakus, 
kurang sabar. 

Dalam hadits lain “sesungguhnya meniup makanan menghilangkan keberkahan” (sanadnya 
Hasan) 

» Menandakan sifat tergesa-gesa 

» Rakus 

» Kurang sabar 


2 1415 gXI dsalall ld - gw Tual UII JS! Mall 420 dinduall - 6 & mail! bd! UII - 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN ( 3907 ) 


1994 - 


bag yi S3 lal (LL dl) 8 Ca)...» small Abg adl Bring sll 3 UN (nela 3d Rul uc we) 
2 Sial dell 43 


Nabi melarang meniup makanan karena menandakan sifat tergesa-gesa, sangat rakus, kurang 
sabar begitu juga meniup minuman 


. Membuat jijik 
stiap! Una ay : Aljall 387 dxiuall «4 2 Soal Reno Ra SUWI sos : ULSII 

as Ula yo A8 sal lol Ja al Lal Ula alel 99 Riull yo Ala Pkl Ale Api Ul 
Usldb 0 dio JIN 3,35 ul dus 9D loslg 


Sesungguhnya larangan nabi alaihis salam meniup makanan dan minuman bukan berarti 
menunjukkan semburan yang keluar dari air ludah itu najis tapi dikhawatirkan berakibat jijiknya 
orang yang makan, maka diperintahkan beretika didalamnya. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


» Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. 
- Kitab Adabus Syar'iyyah (3/223) : 


0 dieng Isa Na 

Kram : Jati Ai 0739 IDN sis Aib Lia W» ji ISI WulS Lgil ) lagis AJI yu) SS yul ai selowl uc 
v2 snrigasll Olg 29 . dag) al Cuda wo ost olg, (AS al alel al Jati alug le WI ala All Jowo 
SSL ml alel 989 G9 89 d3 9599 Sd Jl uc yo Jln id ala). 


Fasal tentang makanan tidak dimakan hingga hilang panasnya. Dari Asma binti Abu Bakr, 
sesunguhnya beliau jika beliau membuat roti tsarid wadahnya beliau ditutupi sampai panasnya 
hilang kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam 
bersabda : “Sesungguhnya makanan yang sudah tidak panas itu lebih besar berkahnya”. HR 
Ahmad dari hadisnya ibnu luhai'ah. 


ala suku Je» lo J3 yu plalou Logy aka le AU do yall ul ) : JB 840 yul uc pig S9,3 
agall J3 ISS9 ISS Sio SW | 


Dari abu hurairoh berkata : Pada suatu hari Nabi shollallohu alaihi wasallam di hidangkan sebuah 
makanan yang masih panas, lalu beliau berkata: tidak akan masuk kedalam perutku makanan 
yang panas sejak saat ini dan sebelumnya". HR. Al baihagy 


du HBIY is alel JS N Jis JS dil 2D yul US UM dlm Wigull S9) . 


Dari Abu Hurairah sesungguhnya beliau berkata: "Tidak boleh memakan makanan kecuali jika 
telah hilang panasnya". HR. Al baihagy 

Telah datang hadits tentang perintah mendinginkan makanan sebelum dimakan begitu juga 
dengan minuman dan larangan memakan makanan yang panas. 

Ad-dailami meriwayatkan dalam musnad firdaus dari amr sesunggunhnya Nabi shollallohu alaihi 
wasallam bersabda : " dinginkanlah makanan kalian, karena sesungguhnya makanan panas tiada 
barokahnya ". Diriwayakan pula oleh al hakim dalam mustadrok dan menshohihkannya 
berdasarkan syarat imam muslim. 

Al-baihagi meriwayatkan dari suhaib sesungguhnya Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
melarang memakan makanan hingga memungkinkan . maksudnya memungkinkan untuk dimakan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3908 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sanadnya lemah. 
Imam ahmad dan At tabrani meriwayatkan dari auf bin malik dari Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam bersabda :" sebaik baik minuman adalah yg manis lagi dingin ". 


Al manawi -semoga Allah merahmatinya- dalam kitab faidhul godir berkata tentang makna hadits 
ini : " dinginkanlah makanan kalian " : Anjuran mendinginkan makanan, maksudnya akhirkanlah 
memakannya hingga dingin, jadi kalian memakannya dalam keadaan dingin. Yang dimaksud 
dalam hadits ini adalah ketiadaan tetapnya kebaikan ilahi, maka MAKRUH hukumnya memakan 
makanan panas sebab ketiadaan barokah dan menyelisihi sunnah, bahkan jika disangka kuat 
bahwa makanan panas itu membahayakan maka hukumnya HARAM memakannya. Wallohu 
a'lam. 


Suka euy BS Gal yo “al ASI 2 ygillg mal ya ling -ASI JB abal ag ads JONI ela a48 


Y Ol UB selada Lag sal" 1J pkug Ale All ola yuill « Nae anna ea ea 
slow 9 Ml uc y yls us sud 253199 mlao bb is MIC db5ung Arka 99 SI ol9,9 ' US, 
uail ye dll 98 pagi galg 025D ul US bwg A3 ul wboll Olg ISS9 Sa sal Kw 


599 ASI SI "Sou sis lela JSI us Kg" Na Pn RR 
WS ddiw. 


cab Je dagang se El neshe3e AI iga sala Saw 1859 
Nan Maan ! | me abi 
ul adi ASI Isl si alalalk say #Tgn yul #EySlSYI RAB suro 03 wati LA 9d Alil Ans) Sgliall JB 

dilkog S ll yo os sal Jlasisul 05539 mag WII 9 Hd ld ssallg ....b) Ogl3li8 0 
Sel dlla 2318 0) 13 Ab ale UE ul Jo dual) 


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa... 


2 Muhammad Ali el Mubarak 

Bukan Islam, jika tidak memberikan aturan hidup yang universal. Seluruh aturannya bermanfaat 
untuk kehidupan yang sehat dan aman. Salah satunya adalah aturan larangan meniup minuman 
dan makanan yang masih panas. Hebatnya, larangan meniup makanan terbukti secara ilmiah . 
Ada dua hadist yang melarang meniup makanan panas, diantaranya: 


Hadis pertama, dari Abu @atadah radhiyallahu “anhu, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda : 


Gisoiy 055 Gusi NG SSI oi ISI9 seBXI 53 Kasih IG SSI Uh ISI... 
Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah 
menyentuh kemaluan dengan tangan kanan...(HR. Bukhari 153). 
Hadis kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhuma : 
ad is Sl UNI 98 adil Ul gi Alas UE Al ok guil Hi 


Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. (HR. 
Ahmad 1907, Turmudzi 1888, dan dishahihkan Syuaib Al-Arnauth). 

Mengapa hal tersebut dilarang, sudah pasti ada alasan yang tidak mengada-ngada, seperti 
penjelasan ilmiah di bawah ini, begitu jelas pemaparan bahwa meniup makanan dan minuman 
panas adalah kebiasaan buruk. Makanan dan minuman panas mengeluarkan uap air yang disebut 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN | 3909 ) 


H,O. Ketika kita meniupnya, berarti memberikan gas ekskresi yang mengandung karbondioksida 
CO,. Ketika uap air yang dicampur dengan gas karbon dioksida itu akan bereaksi dan 
menghasilkan asam karbonat yang bersifat asam. 


H,O # CO, -? H,CO, 


Dalam darah kita ditemukan H,CO, yang berguna untuk mengatur pH dalam darah. Darah adalah 
Buffer (solusi untuk mempertahankan pH) untuk menjaga kondisi asam lemah H,CO, di dalam 
bentuk HCO, untuk memastikan darah memiliki pH antara 7,35 - 7,45 dengan reaksi berikut: 


CO, # H,O -2 HCO, t H' 


Tubuh menggunakan penyangga pH dalam darah sebagai pelindung dari perubahan yang tiba-tiba 
terjadi pada pH darah. Ketika ada perubahan, dapat menyebabkan keseimbangan pH darah tidak 
dapat dipertahankan dalam keadaan normal apakah itu lebih asam atau basa dan ini akan 
mengganggu sistem. 


Apa yang terjadi setelah kita makan atau minum makanan yang ditiup? Akan meningkatkan 
keasaman darah dan menyebabkan kondisi di mana darah akan menjadi lebih asam (pH 
menurun). Seiring dengan penurunan pH darah, pernafasan menjadi lebih cepat karena tubuh 
berusaha untuk menstabilkan keasaman darah dalam fase normal dengan mengurangi jumlah 
karbon dioksida. 


Ginjal juga berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan lebih banyak asam 
melalui urine. Tetapi kedua mekanisme akan sia-sia jika tubuh terus memproduksi terlalu banyak 
asam. Dalam jangka panjang akan menyebabkan asma, mengantuk, mual dan tubuh tidak dapat 
berfungsi dengan baik. Sampai dapatmenyebabkan tekanan darah rendah, stroke, dan bahkan 
dapatmenyebabkan koma hingga kematian. 


Sederhananya, Karbondioksida merupakan gas hasil ekskresi dari pernapasan. Penelitian 
tersebut masih memerlukan kajian ulang, efek sampingnya mungkin tidak dalam waktu dekat, 
namun berjaga-jaga lebih baik. Terlebih bagi yang sedang tidak sehat atau memiliki riwayat 
penyakit akut, sangat dianjurkan tidak meniup makanan atau minuman panas saat akan 
memakannya, terlebih jika itu untuk anak atau orang lain yang akan memakan atau meminumnya. 
Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/9441720122722141 
www.fb.com/notes/946893232000152 


4227. HUKUM MEMBERI NAMA JELEK PADA MAKANAN 
PERTANYAAN : 
2 Al Murtadho 
Assalamu'alaikum. Seperti halnya sebuah hikmah arab yang mengatakan: 

Ls Ik 
"Berbedalah niscaya kamu akan diketahui (dikenal). Nah orang sekarang semakin kreatif 
menemukan ide-ide menarik untuk mencuri perhatian. Bagaimanakah hukumnya menamai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3910 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


makanan dengan nama-nama yang menyeramkan seperti: Rawon Setan, Bakso Laknat, Pentol 
Granat, Sambel Neraka dil. Apakah diperbolehkan? Monggo poro sesepuh. 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa alaykumussalaam, semua hal yang tidak ada larangan jelas oleh syari'at maka diperbolehkan. 


SI Yap 3 He Malah « Vs 9, 
Aiiina ye CyailSall (le ASa Al Cuiy Y ASI Ag Canuall 3 $ Val) Sa calo Gn papi Aa alan al ad "1 gal! Una al alah JA 
490 5 crirgal € Alat CN BAYI Lalat Aa Sal) Jail 4 M3 maya Jala cakil ISIS 4 Jala de 


Ah Lay NA $ pem RJ Uya Pl jl Yaa Co pl Tah ASI SSI malas lea JII Is IN ya" 1 J3, 502 : Jl, 
Sm yap Bo Al 9 Ul jakgy " Wang) Unla3 » 


NO Aa Wudule Nala at ga ah cl ulin ya MA dalil ego Us atas! IV Aap Lin yap ai aa Uah el, 
Walaa 4 ag) 3) MANA dolbanS EL LA € garam V3 JAM (Theo UM ola gaala hal la J UM S3 JNJ pln adegan ja 
sal an ondig yg 4 Alia gl aagy UM olasiA Ily NA Ia el Le gatal (load Un jl) llas jig say maa Lag la palem gy 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?flag-1&bk no-36&ID-37 
Meskipun diperbolehkan, tapi sebaiknya memakai nama-nama yang baik. 


2 Ibni Abi Ubaidah, Anake Garwane Pake 

Intinya rosululloh SAW tafa'ul dengan sesuatu dari namanya, dan sebaliknya nabi tidak nyaman 
dengan nama sesuatu yang bermakna jelek. 

- Bustanul Arifin 174 : 


GL usu dal ad ly yo JB alug le AI slao WI Jay Ul das Cal KMI LS wil yg ella S9) 
slow! lo JB Ul Jl3 51 J5 Jb asdJI ASLI Hsa yo JB 5 lal JB 250 JG dlowl lo JB LI J5, Jk 
cl lol d JB ino JB dlam Lo JB LI Jd Ja) ad dal AW Jay yo JB mal JB Uu, JB 
kubs3 5. 
- DALILUL FALIHIN juz 4 hal 469 cet dar el hadits kairo. 
(teks bisa dicek di kitab masing-masing, he he) 


2 Ghufron Bkl 

www.piss-ktb.com/2014/07/3207-lain-lain-hukum-mengganti-nama.html?m-1 

Fokus : 

Makruh mempunyai nama nama yang buruk tapi tidak berdosa, dan sunnah mengganti nama 
buruk tersebut. 


(18) dd dag al nda dal 3 3050 tegal! Lao Fall: Ajal 371120 ll eyall alisall yyito 
NS ole Akur saloiy log Lu slang Uleilg JWII9 lutdlS dani claw! 0 Si92977 :cSginll) 
ad owe Y JBS sada bl db ob, Ya Lag X9 bagai Ng Sl JONE Usai Y 45) (6) 5.29 
dlu cal JB dolee pal sa mg dal AI sedan il lu ya (T) Gbu salots log doi law us 


Wallahu a'lam. (DA) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/946220082067467/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/845396952149781/ 
www.fb.com/notes/piss-ktb/42271958327510856724 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN ( 3911 ) 


4238. MAKAN BERSAMA YANG BACA BASMALLAH SATU 
ORANG ? 
PERTANYAAN : 


2 Nafisah Zahiroh 
Assalamualaikum w.b. Kalau Makan bareng berjamaah sama orang banyak yang sunah basmalah 
apakah masing'-masing orang atau cukup satu orang saja ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam. Nash imam as syafi'i menyatakan bahwa jika salah seorang dari jama'ah 
membaca basmallah maka sudah mendapatkan asal kesunahan. 

- kitab adabus syar'iyyah (3/179) : 


Loli y48 pnmmy X 09,55 lo palag lolitul lc Roso la duowill ul Jl dos, Salgill LS) gl 553 
| “JB ulodl ac JA 
dual Just Ika dala oo sel araa IS ol sat saga 

2 Ghufron Bkl 


Lihat kitab Fanatuth tholibin : 5 - 
dm! ASS AI Ga jisi Lil kolgusol H3 Bl Ja dc sll dilc! 


Kesimpulannya bahwa hukum membaca Bismillah terbagi lima bagian, yaitu 
1ddlal suleo Uric WI sOlaS , US . 


Wajib Sebagaimana hukum membaca Bismillah ketika mendirikan shalat, menurut madhab kita 
Imam Syafei. 


dori SAB waS al Elon HO9 HElanJI JSI 9d LS HliS9 , July 2953 99 DS lag , Usul 
2drsl. 


Sunnah Hukum membaca Bismillah terbagi dua bagian, pertama sunnah aen, yaitu sebagaimana 
saat mau malaksanakan wudlu atau mandi besar. Kedua sunnah kifayah, yaitu sebagaimana saat 
makan berjama'ah, saat bersenggama pasangan suami istri, dalam membacda Bismillah cukup 
salah seorang dari mereka. 


Ira guneo elu ss JE OA UE , suls apl, 


Haram Hukum membaca Bismillah haram adalah pada perbuatan yang hakikatnya memang 
haram, seperti zina. Akan tetapi apa bila pada perbuatan yang haram “Aridli maka membaca 
Bismillah tidak haram, seperti saat mau berwudlu dengan air yang di dapat dari mencuri. 


Aduoill SE yes 2335 (all BAE , suls 03 Kal! 


Makruh Hukum membaca Bismillah makruh adalah pada perbuatan yang hakikatnya memang 
makruh, seperti melihat pada kelamin antara suami dan istri. Akan tetapi apa bila pada perbuatan 
yang makruh “Aridli maka membaca Bismillah tidak makruh, seperti saat mau memakan bawang 
putih. Karena dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3912 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mubah atau boleh Hukum membaca Bismillah boleh adalah Haa perbuatan yang tidak memiliki 
nilai terhormat, seperti memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain 


2 Jasmail Jeep 

Membaca basmalah saat makan bareng (Berkumpul) bila baca basmalah dibaca 1 orang maka 
yang lain sudah cukup (Sudah dapat kesunnahan). Sama dengan hal-nya orang menjawab salam 
saat berkumpul dan juga saat bersin. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


341 yo 55 wall dog, 
JSI US US 33 dis All 3) mail lc yi « UI ye Isa « goni yo s519 cow UM 
delonll as J93 S3 WS € pull Cumssig € All Sy d3 ID € EL dos j3 8 slgamll Klub 989 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/950168228339319/ 
www.fb.com/notes/961991097157032 


4254. HUKUM MEMAKAN KUE BERBAHAN TANAH LIAT 
PERTANYAAN : 


Rofig Ali Zain 

Assalaamu alaikum. Di sebagian daerah jawa timur ada yang memperoses tanah liat dijadikan 
makanan ringan. Namanya kue Ampo. Bagaimana hukum mengkonsumsi kue yang terbuat dari 
tanah liat ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam, jika membahayakan maka hukumnya haram, jika tdak membahayakan 
maka makruh . 

- kitab majmu' (9/ 37) : 


SAI Id 989 was SH SI Olillg ale la Il ad LL ALA yo 2.5 9 lo JSI Jas Y (Hill) 
adl al JB USII 193 Ablag sll dual og ASI A0 SI pall S9 elahwll A49 slwill Las ASL 
Web ul Mail Sai ul days JB leio adi Lis lg abdi JSI 02 saill $ Olsl W@» 3 Spa 
LI IL 33 es KMI Ya 29 Ulil JSI ay 9oSI 9 Hiwoall 23 389 M3 4 All 


- kitab takmilah majmu' (11/ 238) : 
obusl 989 0 wiS9 AJ3 call abu JB yo agio lulowol lis subg Jl JB wall JSI a52 Ja(E3) 
polislg Al agon 3 Sall99 Sx Kolodlg sala Jl Lada ulg Kadolindl all Sac yul al bia ale Fiuliuo 
US usa abu ad ISI 5d9 ulu Gulio lis! 989 0S 19 a31 JB yo pagiog S9 ol Jksall 


Aa Ie Me daa Kena se loo naa Ia 
sal 9d sub Jl AS sagiil KSaic Row! ga Ing Al Ag 25 99 alug ale All. 


- kitab roudhoh (3/ 291) : 


JSI 0 said 9 oles Wang Alan 93 Sd9soll adl ul Fat JB :lalasIdobYL dai Jilun pil 
Lagoll» Kalo gb3 101.48 8 sad Web Ul mslh Sa Ul asalug elaio sea Cui X9 saban 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN ( 3913 


Jel Wlg ali JS JS DU 9. 
- kitab asnal matolib (1! 569) : 


dog yah Ligall 58 gl3 (uaballo Ul idla JS m1 lo au Js3)Idisll al dl bu lo Jali Jus. 
web Ul mal bat adat AS 9 all Aya l J9 dclong Sl all9 Laws wualallg Jlisll S9 
An ae ANA 

pd MISI 


- kitab al mausu'ah fighiyyah kuwaitiyah (6/160) : 


ade allg « aadl9 AL illg somboll Hatall US 99 Leio 555 389 “dolw SI Al Ulg doluall cl (leio9) 
2 old dl Jis yo US lo Jaty Egill hal eli Yg -0 423 yo Sl nyai loulg ata Jawa 
li dh LA 98 H3 Yono song slab sal 0 »AI 16 yo JuAJI I0ug. oa 
RA na Aa 
al ay yo ale sang salad do der3lall 239 sda yadl Satsall Ul “IsllB3 “Bi SIl9 doyall "ualgi 
all lgi calon " Koko Jlc9.4 Sala X SI MSI Uabllo sol allg cabai dal ,S Abladl S9" 
mosil law pall Jas dls Ji Ul R0 «Alb dal ,SII. 


2 Ghufron Bkl 
Bila sedikit dan tidak membahayakan maka boleh dan bila membahayakan maka haram, dan bila 
banyak maka haram secara muthlag. 


alisoll Gulai : 
dip 5 Ros Hb! Jay els Neg «0x1 yo Jalg 3x0 diog 259 Ul gay NI Jalal yo a24 A9 
dyaAn Y wal NI JULI mag « D5429 HSuwll O20ieI9 U9ySI Ro» AB LS 0.21 N lo Al 

bila a54 SI lol dio Jail SI (ho Ny NI: Je) 


2 Jasmail Jeep 
Hukumnya Makruh lebih baik Di-tinggalkan /Tidak makan Tanah. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


| dols8 UI ukall (13/ 350) 
8 Sig nah Ol 1 Jlbag Ka sada al NI Cas A3 Tuan Yg adal JSI LSI: Sasl JB 1 Jua 
ASI yo 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/952650878091054/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962024513820357 


4318. HUKUM MAKAN DI AREA KUBURAN (MAKAM ) 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Gusyairi Sholeh 
Assalamualaikum, maaf sebelumnya saya mau nanya gimana hukumnya ada khotmil guran di 
makam, dan sesudah khotmil diadakan makan bersama di tempat / makam makasih wassalam 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb, makan di kuburan hukumnya makruh karena kuburan adalah tempat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3914 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


'tibar dan mengingat akherat, wallohu a'lam. 
- kitab barigoh mahmudiyah (4/102) : 


Uscalls JSI #33 S3 otucl J0 0d Jio IN (bris Lal Ialla xG5ll Sic) UII 855 (3) 
lag Lilin 


- kitab hasiyah showi ala syarhis shoghir halaman 562 : 


Ain SI 273 snAllg csddla INI 0,43 « yasillSl ( Lari ) Eoasll Oles be al (Jae Vs 
2G ogaill Ig 95 1 dalao 099 «BSA AS SSI padi Ig 95: cuma ssi: all Talia JSAI 0 og J 
JL gl Iga NS ssi Lo Ld Iglais 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/975896582433150/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/976632195692922 


4370. HUKUM PERASAN ANGGUR 
PERTANYAAN : 


2 Hady Syam 

Assalamualaikum. Yai mau tanya, gimana hukum perasan anggur tanpa di permentasi? apakah 
dihukumi minuman keras (haram)? ada salah satu kyai di daerah saya tidak mau minum air 
anggur hasil perasan (sirop), entah dalil apa yang di gunakan ini kyai? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Lihat kitab syarah Nawawi 'ala muslim : 


Duo ox plg ality Al (SAI Suu ASLI ob 


Bab Bolehnya meminum nabidz selama tidak keras dan belum menjadi minuman yang 
memabukkan 


se ae 3 Isl Got dll na Tae tea 
K3 GG yol gl AJI ali es ab UB mak dl all S3 as sell 


Adalah Rasulullah Shollallohu alaihi wasallam dibuatkan nabidz pada malam pertama, beliau lalu 
meminumnya pada pagi siang dan malamnya, kemudian besoknya dan malamnya, dan besoknya 
sampai ashar. jika masih tersisa maka beliau meminumkannya kepada pelayan atau diperintahkan 
kepadanya lalu dibuang. (HR. Muslim). 


Elok sila ISd9 4 Jen alg say ad Ig pls Lo Sl 5 51929 « SLB slgs ole JS CyolsYI 05d 4 
Alag Ale il adan sal 59 4 dai VX Ss Loda Y GIE ang OI Hy polEJI Auiias lol « HI 
CGI sy dus d jun . 


Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya membuat nabidz dan boleh meminum nabidz selama 
masih manis, tidak berubah dan tidak berbuih dan ini boleh berdasarkan ijma'nya ummat.adapun 
rasul meminumkannya kepada pelayan setelah 3 hari dan membuangnya dikarenakan setelah 3 
hari tidak aman dari perubahan dan beliau sholallohu alaihi wasallam membersihkan nabidz 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN ( 3915 ) 


darinya setelah 3 hari. 


Small Jl SES BESI ella 4 awan dobig £ BII Autiuy 1 B) oliso (duo gl adl oli ) : Api 
biyg « Uso asa Jlo WA $ Ay 3 Ng pole oliwu SWA Solo yo 09559 Si M9 sabu JUS UB 
bi uh. 


"Meminumkannya pada pelayan atau membuangnya maknanya adalah sekali waktu 
meminumkannya kepada pelayan dan sekali waktu membuangnya dan hal ini berdasarkan 
perbedaan keadaan nabidz, jika belum jelas terlihat perubahan dan semisalnya misalnya 
permulaan memabukkan maka beliau meminumkannya kepada pelayan dan tidak membuangnya, 
karena ini termasuk harta yang haram disia-siakan. 


13 Gil 4 usug lola ole Sl Il sdt Sl I satillg Sd Sala yo mati seb BUS Uls 
SI J3 lag le Al lu Yi lolg «4 jgn N LS AJI dian 395y Y Suall YN ASI dia 
Jet all Nut elts X9 4 43 Sio Yg 4 ui Y Cus LK 


Dan jika telah terlihat sesuatu dari permulaan memabukkan dan terlihat berubah maka beliau 
membuangnya, karena jika memabukkan maka menjadi haram dan najis makanya dibuang dan 
tidak diminumkan kepada pelayan karena minuman yang memabukkan tidak boleh diminumkan 
kepada pelayan sbagaimana tidak bolehnya diminum, adapun minumnya nabi shollallohu alaihi 
wasallam sebelum 3 hari adalah sekira belum berubah, belum ada permulaan berubah dan tidak 
ada keraguan sama sekali. Wallohu a'lam. 

- kitab syarah zargoni alal muwatho' : 


Jasa Us ll ass ale oasis ali J6 


Al-maziri berkata : telah menjadi ijma' bahwa perasan anggur sebelum menjadi keras hukumnya 
halal. 
- kitab syarah nawawi ala muslim : 


desa eaal ss ea Jaga sa Jak gag Tas kasa me wal Au asal sai Si 
El ih wo,» 


Jika seseorang meminum air anggur ketika memerasnya dan rasanya manis serta tidak 
memabukkan maka ini halal berdasarkan ijma', jika keras dan memabukkan maka haram 
berdasarkan ijma'. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/988087457880729/ 


4422. MENGAPA KURMA 'AJWAH DISEBUT KURMA 
ROSUL ? 
PERTANYAAN : 


» Hasan Efendi 
Assalamu'alaikum... tanya tadz, mengapa kurma 'ajwah disebut kurma rosul ?, suwon. 


JAWABAN : 
? Rampak Naung 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3916 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Disebut kurma Rosul karena kurma ajwah sangat disukai dan dianjurjan rosul : “Barangsiapa 
mengkonsumsi tujuh butir kurma Ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena 
racun maupun Sihir” | H.R. Al-Bukhari dan Muslim J. 


Aa Yg pas D1 Al ga LL Raw Tn ol al 9 Ale Al calao Al Jawa, JB: Cysall 


Sejarah Kurma Ajwa Berdasarkan asbabul wurud (sebab-sebab turunnya suatu hadist) disebutkan 
dulu Nabi Muhammad s.a.w kalau berbuka puasa yang dimakan adalah kurma. Kurma yang 
dimakan itu diberi nama Kurma Ajwa (ajua). Ceritanya, pada saat itu Ajwah adalah nama anak 
Salaman Alfarisi, orang nasrani yang akhirnya masuk Islam. Dia mewakafkan lahan kurmanya 
untuk perjuangan Islam. Untuk mengenang jasa-jasanya itu, akhirnya Rasul menamakan kurma 
yang dimakannya saat berbuka puasa sebagai kurma ajwa. Itulah alasannya kenapa, akhirnya 
kurma ajwa disebut juga sebagai kurma nabi. Bahkan, dalam hadist yang lain Beliau sendiri 
sempat menyatakan, “Rumah yang tidak ada kurmanya seperti rumah yang tidak ada makanan.” 
Perkataan Rasullah tersebut menunjukan betapa pentingnya manfaat kurma untuk kesehatan 
tubuh kita. Sehingga, setiap keluarga mesti menyimpan kurma sebagai penganan wajib 
dirumahnya. Oleh karena itu, kita seharusnya memakan buah kurma bukan hanya dibulan puasa 
saja, tapi juga menjadikan kurma makanan sehari-hari. Entah itu dimakan pagi hari sebagaimana 
yang pernah dianjurkan Nabi diatas atau sebagai makanan ringan ketika sedang santai. Dengan 
cara begini, kita tidak hanya mendapatkan kesehatan tubuh tapi juga memperoleh pahala karena 
menjalankan sunnah Rasullah s.a.w. Wallahu'alam bil shawab. 


2 Kang Dul 


sole (crom JB) aib vs adal (Widrs ) doluul gal (Los ) Dp gw0i0 3 Gbkual (Lisa - 5769cmpall 
dan al iga Ul oi Rw RA yo Jai AU Iga, Lagow Jis Als Al yu) ) lagu ( Cigaw ) Stw 
So3sall alga 04 2 sn2i0 04 Gl UC dayal 233 Lyra 9d ,SI Goal Id pa Ng Aw asal el 


an) bob 5 KL yoi Ru iga dalgy 389 Klo kw Jgid SI ol dolul Ly slos dolul yul us 
53525 gal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/995628667126608/ 
www.fb.com/notes/1008140272542114 


4524. HUKUM MAKAN KARENA LAPAR 
PERTANYAAN : 


2 Miela Zie Muanjha 
Assalamualaikum wr wb, ana mau tanya apakah boleh kita makan karena lapar ? mohon 
penjelasannya... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, hukum makan karena lapar adalah mandub atau 
dianjurkan. Allah ta'ala berfirman : 


199 ai X3 Igo 5-3 19IS3 


"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. "(surat al a'raf ayat 31). 


www.islamuna.info 


MAKANAN & MINUMAN ( 3917 ) 


Ibnu abbas berkata :"dalam ayat ini Allah menghalalkan makan dan minum selagi tdk berlebihan " 
adapun jika ada hajat yaitu untuk menutup rasa lapar dan menenangkan dahaga maka 
DIANJURKAN secara akal dan secara syary'ie karena ini termasuk menjaga nyawa dan menjaga 
panca indra, oleh sebab itulah ada larangan dari syara' tentang puasa wishol karena puasa wishol 
bisa melemahkan tubuh, mematikan nafs, dan melemahkan dari ibadah oleh karenanya syara' 
melarangnya dan akalpun menolaknya. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir al gurtuby (7! 191) : 


Gm KS Al Lo Kal g JSYI HI 0D 9d Ul Jl: yals cal JB (Idi A3 L555513 93) : les d3 
ve WI lol leg Na WI Ugriod « lol (Sug degan wu lo gag « Wll dala gni lo lo. duo gl 
sadill Snong duh dr MY « log ye aeill el 9 SINI « yul dal 59 yadill bas 
dial Adri 9 £ Mill Mo R03 Jldg « doll yo Lsusug . 


» Mbah Godek 


JSI ale 98 LL (14/ 567) 
alball yo SSI 4 yamtdl ye Iisa lo : JB S A9 Sis Y SNI elidl lo lalai Lawu dygll ul Jlug - 
va Ilbslg etc Jiw lo! pall yd dl Jlb3 « Assad Aa lo! JBS SA Iv Y SU alba lo d J9 

SS Bio 1 JSI 4 oles All dnoo 8 Fit 43 Ll md: Illwallg doliig dl09 yuue yul JB3- dal 
3889: gatilg . Bono 54 Ad Al dc $3 LS Uus (ul ) dio Ja Jl Jusl gl ! Salao JB. adl ali - 

Ji Yo US Ula Bwgllg amil 98 sll Balso Hwll : Jinlas d JH Y Ulbs,&13 85 43 Jlal Ulas 

Salin ab yag AS ll sh ai. 


(4846 :yp) S5L JI Sal pu 

Jadi #gall ol y Jade gu : ldssl ssl33 A3 : OlgalIf (633 up) : JI 98 dai Lo: HL JI Jis « 
39 Lol gol yo" : almg Gulo AU alun Jpg £ Iglbis lo a05 Lo Cugll Ijo SU sbg : olei J93 ding 
doll dosill ya 193 sid & gali d9 dalgall dis Jl SIA JII ad 4S : eneg Lada "Yu 
ENI lol «#92 Jasa alel HN aesasala : Jia dl WN « de gal aw lo pedal 2S Ul de dil : Widia 
@ball Sy V6. 


2 Opick Syahreza 

Boleh makan diniati karena lapar tapi lebih bagus jika makan diniati agar kuat untuk ibadah pada 
Allah, nantinya perkara mubah meski bentuknya mubah tapi pahalanya besar. Wallohu a'lam bis 
showab. 


USU ha, AA ha Kuki, Ani Al Yin J Ag ass main sa lia Wari, Anal) Waste 8g Uacaala jl 
OlAB db Ja OK Ol Sia Lag yuni! Ujaaly& 33 alall Olalas Lalat! Y) Malay Y (bag Kail Gaal Anagdill 3 Alai 
ISYI SAB OS Ol Say "tas yh JlnatiYU giat AA AI asa plat GA Ai Ab Asi VI Jual US lie Ol g pai 
Ma 5 aldi ya Lita g5 el ol, WsleA ga para al Sia IA Ia) gw M3. naga NA, Maula SA 30 U ISU gili ya main 
Asi A8 anal) laa Jae IS il le al Liga El GA sell! Ola ena pu il "dsis ala ya gal US NB 9 clBYI s8 
Asi Ane alias IAI Aa Ig ja IIS Las yg dal Yg AI Y dia Kebut Ala Cpuwmld dab Asal Asi Y Jala Jas JSg dale gala sea 
Fa Aa Asal Jill Jae JS, (Ag #3 ye Ilang MISI, ca Al orak Y Ji gd Ai Aa Anal) Gaal Jai ji laa Jas JS laa 
Aa Us gd yee 


islamport.com/w/akh/Web/239/593.htm?zoom. highlight- 664 EDC C7 KEL C3 KDFKE1 


gan yA 2d kasta 3 5 3g kesal sitalY Y JmiS yel LSW 293 AI) Mlasgle ali 38 gJ AJ 2 yL Ja AA 8, Pa sa Sama) 8, 
Ananta alat Fee sal, Kanal il 3 Ll Kaali 3 as AKA Saad Yg Week Jun gak Pa) klas 9 aka kaca) AI 
(Yitual ) 3, Isl sal ima p AA Yial AI ae Ka kia) sid 9 Su KA 3, IYSJ Dina Masa ha ag 
Sia pati Kl, Wndlahe1 dp Ulasan play Sisa ISA As Una Ita ga gb NG ANK glbh 43 gl ya A3 Yasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3918 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


islamport.com/w/akh/Web/2805/1534.htm?zoom. highlight- 664 6EDCI4 C7 ME1 063 ODF Yo 
E1 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/984979264858215/ 


4532. HUKUM MEMAKAN DAGING MANUSIA 
PERTANYAAN : 


2 Tri Maya Sari Maya 
Asalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh, saya ingin menanyakan, apa hukumnya 
seseorang yang memakan daging manusia, seperti diberitakan di televisi atau di media ?? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh, jika tidak dalam keadaan dhorurot maka 
tidak boleh memakan daging jenazah manusia, kalau keadaan dhorurot boleh tapi selain 
dagingnya jenazah Nabi. 

- kitab asbah wan nadhaoir : 


sie Gal JSI lb s5 03 « lis its s0 bay Olsboall Bui Ubug Hall : MSN ae 
Susan ASI Jay Y 8 ls cumi US Il bsa" kis Lila mc bu": W339B Ul dlicansall 
Jauh dnngo 00 Eoill ski 9 Abel dio LN. 


Tapi bagi orang yg dalam keadaan dhorurot, menurut madzhab maliki, imam ahmad dan dawud 
tidak boleh memakan daging manusia walaupun sudah menjadi mayat. Imam syafi'i berpendapat 
bolehnya memakan daging manusia bagi orang dalam keadaan darurat tapi tidak boleh 
membunuh kafir dzimmi, orang muslim dan tawanan, jika kafir harby atau orang zina muhson 
maka boleh membunuhnya dan kemudian memakan dagingnya jika keadaan dhorurot. Wallohu 
a'lam bis showab 

- kitab tafsir al gurtuby (2/215) : 


cnoll abc yu! Dlall le Agiy soal Rs! . Sgl39 sos! JB A9 « bilale JB « lo lg psi wal JSL Ng 
Lap alun 3. all ayiso MY Ld Jia ul 392y X9 4 Al al USU 3 gailadl JBg « Las 0S 
coal s8: JB uk wusall ade Sah gitggio JSNIG AS js Lunso Lily gl lusa US UB « aoi Jlo da 
JB. AI JS on pet AL dl Cu. 5 ci JB ob Go al le cal cai as 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/991413100881498/ 
www.fb.com/notes/1079374682085339? 


www.islamuna.info 


BAB 


UDHKHIYYAH 


(3920 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


18 UDHKHIYYAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hewan 
sembelihan. 


AURBAN 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan gurban 
dan hewan gurban. 


2016. ISTILAH DAN PENGERTIAN OURBAN DALAM FIOH 
Oleh : Abdullah Afif 
SEPUTAR @URBAN (1) : ISTILAH & PENGERTIAN URBAN DALAM FIAH 
Dalam Figh Syafi'i istilah Gurban menggunakan Adhaahi / jama' dari Dhahiyyah (lihat al Umm juz 
Il halaman 243, Daar al Fikr, dan lihat Raudhah juz I halaman 348, maktabah syamilah) , 
Tadalahiyyah (lihat Raudhah juz I halaman 348, maktabah syamilah) dan Udihiyyah (lihat al 
Muhadzdzab / Al Majmu' 8/382, maktabah syamilah). Dijelaskan dalam kitab Fat hul Wahhab / 
Hamisy Hasyiyah al- Jamal “alaa Syarhil Manhaj juz IV halaman 250, cetakan Daar Ihya at Turaats 
al “Arabi, Beirut / juz 22 halaman 143, maktabah syamilah: 
Komo DLS 
Kitab menerangkan Udhiyyah 
Lia BA ph de Tapa AA Rasa di Jed IE BA 
SA ag Lelah OL Job 


Udhiyyah yaitu hewan yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan 
diri kepada Allah mulai dari hari “iidin nahri (hari raya nahr/ idul adha) sampai akhir hari tasyrig. 
Udhiyyah diambil dari kata Dhahwah. Udhiyyah dinamakan dengan awal waktu pelaksanaannya, 
yaitu waktu Dhuha. Link Hasyiyah Jamal : 
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid-695&BookID-5528PID-4122&SubjectID-4074 


Sementera istilah Gurban cakupannya lebih luas. Dalam kitab al Mausuu'atul Fighiyyah al 
Kuwaitiyyah juz V halaman 74 (maktabah syamilah) dijelaskan: 


Wa Aga AI ia Da Lk da 0 LIA La SU 

aa Ul ua A SNN ANN ai ERA Bu kn loans Lela en Grass 

@urban yaitu apa-apa yang dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada 
Tuhannya, baik berupa sembelihan atau yang lainnya. Pertalian antara keduanya secara umum 
adalah kesemuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan jika gurban berupa 
sembelihan maka pertalian udhiyyah (URBAN) dengannya lebih sangat, karena pertalian 


tersebut mengumpulkan adanya udhiyyah menjadi sembelihan yang dijadikan untuk mendekatkan 
diri kepada Nya — Maha Suci Dia- (Dengan demikian) @urban lebih umum dari Udhiyyah. 


@URBAN DALAM AL @URAN 
1. urban @abil dan Habil 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3921 


Ketika putra-putra Nabi Adam “alaihissalaam yaitu Gabil dan Habil diperintahkan bergurban. Maka 
Allah Ta'ala menerima gurban yang baik dan diiringi ketagwaan dan menolak gurban yang tidak 
baik dan tidak diiringi ketagwaan. Allah Ta'ala berfirman : 


inanad ya AN Ji Us JG lag J6 AI ya Jaa Laut ya ata UU US and pal AG al Ji, 
“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan @abil) menurut yang 
sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan gurban, maka diterima dari salah seorang dari 
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Gabil). Ia berkata (Gabil): “Aku pasti 


membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang 
yang bertagwa”. | AS 5 (Al Maidah) : 27 |. 


2. @urban Nabi Ibrahim 'alaihissalaam 


Yaitu saat beliau diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya, Ismail “alaihissalaam. 
Diceritakan dalam AS 37 (Ash Shaffat) : 102-106 


AN s3 ol jasa Sa yag Aa Ja lu du j BU J6 Obat ai Ce s bait BAU pan Ana da ala 
Gabalali 

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim 
berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka 


pikirkanlah apa pendapatmu!” la menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan 
kepadamu: insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. 


iraml Abi3 Unkuat Coli 
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), 
(nyatalah kesabaran keduanya). 
ml 4 Of aU 
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 
em Gejad B Uj UA GA 6 
sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
small syal Kia | 
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 
as aa oa 
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. 
PERUMPAMAAN GURBAN DALAM AL HADITS 
Dalam kitab al Muwaththa / Tanwiirul Hawaalik juz I halaman 121-122, cetakan Toha Putera 
o-- 3g a D0 3. Bg 22022 0 s9. - 0 99 o- 0 0, 2-83 0. - 0. 2. - 8. 
ade Al elo AI Iya, dp yg 0P Oka Pl BI Ae ar Ki Ta aa LIL Pu Aa 
BA AI RL Gd AI ag Lag SB SEE Tebi eLI Gd ah Pd JUS Tadi ep JAE Sa JG eka 
RELASI GA lh ag Terlena LB USG AI EL Gal ag OB US LAB USG II EL 3 oh ag LA 


08 2. RX 0. Ie .0 0 5 32 90... 2. #. 022 Ba . Bgn ,e - 0 
SAN O yaintang TSUUI 2 ian pa! P3 IP Ria K3 Lai Lanal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3922 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


....dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : 
Barangsiapa mandi hari Jumat seperti mandi janabat lalu berangkat pada waktu yang pertama, 
maka seakan ia telah bergurban dengan seekor unta. Barangsiapa berangkat pada waktu yang 
kedua, maka seakan-akan dia bergurban dengan seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu 
yang ketiga, maka seakan dia bergurban dengan seekor kambing. Barangsiapa berangkat pada 
waktu yang keempat, maka seakan dia bergurban dengan seekor ayam. Dan barangsiapa 
berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan dia bergurban dengan sebutir telur. Maka jika 
imam telah datang, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Link Kitab Al Muwaththa : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-78ID-241 


KAPAN URBAN DISYARP'ATKAN ? 

Dalam kitab al Fighul Islamy wa Adillatuhuu juz IV halaman 244, maktabah syamilah, diterangkan: 
aah AAL BEP 5 ang Aa KAIN KAN Hj 8) 

Ibadah gurban mulai diyari'atkan pada tahun kedua hijrah, sebagaimana pensyari'atan zakat dan 

dua ied. Link al Fighul Islamy wa Adillatuhuu : 

http://islamport.com/w/fgh/Web/1272/2337.htm 

KEUTAMAAN GURBAN 


Dalam Kitab Hasyiyah Asy Syargaawi “alaa Tuhfatiththullaab juz II halaman 463, cetakan Daar al 
Fikr, Beirut : Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda: 


MAA 'AMILA IBNU AADAMA YAUMANNAHRI '“AMALAN AHABBA ILALLAAHI MIN 
IRAAGATIDDAMI . INNAHAA LA TATII YAUMAL @IYAAMATI BI@URUUNIHAA WA 


AZHLAAFIHAA . WA INNADDAMA LAYAGA'U MINALLAAHI GAABLA AN YAGA'A MINAL 
ARDHI FATHIIBUU BIHAA NAFSAN 


“Tidak beramal anak Adam pada hari Nahr ('ledul Adha) yang paling disukai Allah selain daripada 
mengalirkan darah (menyembelih gurban). Gurban itu akan datang kepada orang-orang yang 
melakukannya pada hari giyamat dengan tanduk dan kukunya. Darah gurban itu lebih dahulu jatuh 
ke suatu tempat yang disediakan Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, bergurbanlah 
dengan senang hati.” 


Catatan : Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunannya (juz III halaman 26, 
cetakan ke II tahun 1403 H — 1983 M Daar al Fikr, nomor hadits 1526 / juz IV halaman 83, nomor 
hadits 1493, maktabah syamilah). Sanad dan matannya sbb: 


SETIA gr EA PI Il 3 AA pal Sl HIU oa AL At Lita JAN GILA pelan Gpp IyAS yi pelama yyAS yah Wale 
JB pan) dala AO ala AI Syany OT 1 Ale 33 dal 

- Ion 0 Age. 90... 9 L 02. £. 0.0. - 9. @ -0 9 N LB... 0.9 Lo. -. 9 Bo... 
Oa id poly CEMBI Urai Upi gia RAGI pg Ali Lil pl SAI oya AI II mal ay Jas ya asi Jas 
s g 2 Sa 7 AN NAN EA Pono 020 2 Deo “coco, 
Lundi gg Igosled J2 oya aa O1 Ja 


Link Sunan Tirmidzi : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-2&ID-1413 


Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya juz II halaman 1045, nomor hadits 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3923 


3126. Matannya sbb: 
Li Of bulst, WI Wa ni) an Pa sil, e? sa cr dan MI LI Ie Aa 231 pal al Ju 
Aa PA da HA OK ya 3 
Link Sunan Ibn Majah : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-3118&idto-3119&bk no-5&1D-1169 


Dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam al Mustadrak juz IV halaman 347, nomor hadits 7603, 
maktabah syamilah. Matannya sbb: 


0 ge” 2 29 ge. 33 - 2.9. co. -2 291. -90. 9 L 2. 30 LB. gd 0 - 0g 0. -.. 9 22 Y33 
Weatbafy Un ay Ui gia RAL yg IU Lily padi BIA ea Ti SI ja se Pl aa Ik II EL 
U Lga Ipodas pool Se ad Ol JS OK IAI 2 AI pl Ah, 

link al Mustadrak: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-7431&idto-7431&bk no-748ID-3220 


Derajat Hadits : 
Imam Tirmidzi berkata: 


Ini hadits hasan gharib 
Imam Hakim berkata: 
AI mun Ca Nia 
Ini hadits shahih isnad 
Dalam Kitab Hasyiyah Asy Syargaawi 'alaa Tuhfatiththullaab berikutnya: 
S Par Ayat Brp ana 2 png SU blpal Je Wi Sun! seb Lada EN S3 PE San 
Oei Ja ya itu Jail, 
Imam Rafi'l dan Imam Ibnurrurrifah menuturkan hadits : “AZHZHIMUU DHAHAAYAKUM FA 
INNAHAA “ALASHSHIRAATHI MATHAAYAAKUKUM. (Besarkanlah hewan-hewan gurban kalian, 
karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di shirath). Hadits ini dalam 


Musnad Firdaus li Abii Manshuur ad Dailami, akan tetapi dengan lafazh : ISTAFRIHUU (pilihlah 
yang bagus) sebagai pengganti lafazh : 'AZHZHIMUU (besarkanlah). 


Derajat hadits : 


al Hafizh Ibn Hajar dalam kitab at Talkhiis al Habir juz IV halaman 138, maktabah syamilah 
mengatakan: 


Pia dad SA gl op dah Op AA Al ot Ab ye Bilal Gay ye yap Alan Kala ta oa 
8 “ - 0 0 3 OA co. ca. 01 .. 
lor Uagrip Lapnag Bel mall de (Sutan Uh Suloase 
...wa Yahya dha'if jiddan 


Link at Talkhiis al Habir: 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3922 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


idfrom-15968&idto-1623&bk no-11&ID-164 


Dalam Kitab Bulughul Maram lil Hafizh Ibn Hajar/ Subulussalaam juz IV halaman 90, cetakan Daar 
Al Pki nela Da MK eeA Naa 


20... 


2 003 BG. 


Dari Abu Hurairah radhiyallaahu “anhu, berkata: Rasulullah sialiaisahi 'alahihi wasallam 
bersabda : MAN KAANA LAHUU SA'ATUN WALAM YUDHAHHI FALAA YAGRABANNA 
MUSHALLAANAA. “siapa yang mempunyai keleluasaan untuk bergurban, kemudian ia tidak 
bergurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami.” HR. Ahmad, Ibnu Majah, dishahihkan 
oleh Hakim, akan tetapi para imam dan lainnya menguatkan maugufnya hadits. 


Al Hafizh bh 2 Sada sa Jaan Ea tg X SA 3, Le Aa. 


daan 


“Para rawi hadis itu tsigat namun dipersslinkan ketan ta data Lag Penetapan 
mauguf lebih mendekati kebenaran sebagaimana dikatakan at-Thahawi dan yang lainnya. Berikut 
sanad dan matan Sunan Ibn Majah juz II halaman 1044, nomor Hadits 3123 
AI Ig Opa Il TN GAJI Ae ye Ji or AI Ae tan LB yi Aaj Wae. Rb Ul ya SU al Bao 
(ta Gigi UB mata (y Hata SO ay JL 5 pekan y Ale MI le 
Link Sunan Ibn Majah: 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-5&1D-3115 
dan berikut sanad dan matan Musnad Ahmad juz XIV halaman 24, nomor hadits 8273, maktabah 
syamilah: 
IA Je IA WA Pe PA gia ae Ui yA LES gal ak he 
Link Musnad Ahmad: 
http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3441.html (2/321/ 8256) 
ASAL @URBAN 
Dalam kitab kitab Fat hul Wahhab / Hamisy Hasyiyah al- Jamal “alaa Syarhil Manhaj juz IV 
halaman 250, cetakan Daar Ihya at Turaats al “Arabi, Beirut / juz 22 halaman 143, maktabah 
syamilah: 
AS pan gi 3 AN AN ai la YA OA tg Yi ) JG SA (US Yaa Jah 
Na PN NS AS UN pb ea Ala le Jo AI Xe 2 UG te 
Asal didalam @urban sebelum ijma' adalah firman Allah Ta'ala : FASHALLI LIRABBIKA WANHAR. 


Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. maksudnya : Shalatlah id , dan 
sembelihlah nusuk (Nusuk - sembelihan, lihat tafsir Ibnu Katsier juz III halaman 382). 

Dan khabar (Hadits) Muslim dari Anas radhiyallaahu ta'aalaa “anhu, berkata : DHAHHAA 
ANNABIYYU SHALLALLAAHU “ALAIHI WASALLAM BIKABSYAINI AMLAHAINI AGRANAINI 
DZABAHAHUMAA BIYADIHII WASAMMAA WAKABBARA WAWADHA'A RIJLAHUU 'ALAA 
SHIFAAHIHIMAA 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3925 


Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam berkurban dengan ekor domba jantan yang dominasi warna 
putih dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, membaca basmalah dan 
bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas samping leher kedua domba tersebut”. Link 
Hasyiyah Jamal: 
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid-695&BookID-5528PID-4122&SubjectID-4074 


Berikut sanad dan matan Shahih Muslim (Shahih Muslim Bisyarhinnawawi juz XIII halaman 119- 

121cetakan ke III tahun 1398 H — 1978 M Daar al Fikr) / juz VI halaman 77, nomor hadits 5199, 

maktabah Tama 

bag Una al da pada ora —ebug dala AI ehe— Ba BA pp Ul an ia ia 
lapis Jeda, Bag S3 sma. 

Telah menceritakan kami Gutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kami Abu “Awanah dari Gatadah 

dari Anas, berkata: 


Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam berkurban dengan ekor domba jantan yang dominasi warna 
putih dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, membaca basmalah dan 
bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas samping leher kedua domba tersebut.”. Link Shahih 
Muslim Bisyarhinnawawi: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-5381D-5923 
Bersambung, Insya Allah 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4861529280741871 


2024. HUKUM BEROURBAN MENURUT MADZHAB EMPAT 
Oleh : Abdullah Afif 
SEPUTAR @URBAN (2) : HUKUM BEROAURBAN MENURUT MADZHAB EMPAT 
I. Madzhab Syafi'i 
Dalam kitab Matan Abu Syuja' (Tagrib) dijelaskan: 

Bp ka ml, 
WAL UDH. HIYYATU SUNNATUN MU'AKKADATUN. Bergurban hukumnya sunnah muakkad 


Keterangan : Dalam kitab al Igna fii Halli Alfaazhi Abi Syujaa' juz Il halaman 278, cetakan Al 
Ma'aarif / juz Il halaman 588, maktabah syamilah, dijelaskan: 


Ag Stan US al Koma Ob AS tagih US Tai ULANG US Tea nan 3 (Ri, 


UDHIYYAH dengan arti TADHIYAH (bergurban) sebagaimana dalam kitab ar Raudhah, bukan arti 
Udhiyyah sebagaimana yang difahami dari ucapan mushannif. Karena Udhiyyah adalah nama 
hewan yang untuk bergurban 


ya Th Of pam jp AS ea Pal ya del) Lelah BI ed Ja SA OI MUSI le Ui Ba (Ra 
Hukumnya sunnah muakkad untuk kami (umat Islam) dengan sunnah kifayah (jika ada satu yang 
melakukan, maka yang lain gugur perintah melakukannya) apabila ahli rumah berbilang 
jumlahnya. Jika tidak berbilang (maksudnya hanya satu orang) maka hukumnya sunnah 'ain. Link 
Kitab kitab al Igna' fii Halli Alfaazhi Abi Syujaa': 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3926 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://islamport.com/d/2/shf/1/7/305.html (2/430) 
link kitab Al Igna' (bersama Hasyiyah al Bujairimi): 
http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1277.html (13/204) 


Imam Maawardi dalam Kitab al Haawi Al Kabiir juz 15 halaman 75, maktabah syamilah, 
menerangkan: 

apa Jay IS ye masa Ol ap Up dat 3S Ulg LN Yan Gl ala S5 
jika seseorang (dalam keluarga) telah bergurban dengan kambing maka dia telah menjalankan 
sunnah walaupun banyak keluarganya. Masing-masing orang dari keluarga orang tersebut tidak 
diperintahkan bergurban. link kitab Al Haawi al Kabir: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-8072&idto-8073&bk no-94&1D-1813 


Il. Madzhab Hanafi 
Dalam kitab Fathu Gadiir Libni Humaam juz 22 halaman73, maktabah syamilah: 


AA AIA DAN Go 53 YAA GH pa mh aa PU dai th 

Di pa) Tang AP AYI Sal) oma Bip » 

Lin Al 5) 

Udhiyyah (bergurban) hukumnya wajib bagi setiap orang merdeka (bukan budak), muslim, mukim 

dan kaya pada hari Adha untuk dirinya dan anak-anaknya yang kecil. Adapun hukum wajib 

bergurban adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, Imam Zufar, Imam al Hasan 

dan salah satu riwayat dari Imam Abu Yusuf rahimahumullaah. Riwayat lain dari Imam Abu Yusuf 
sesungguhnya bergurban adalah sunnah. Link kitab Fathul Gadiir: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-2381D-5506 
Ill. Madzhab Maliki 


Dalam kitab Attaaj Wal Ikliil Li Mukhtashari Khaliil juz IV halaman 352, maktabah syamilah: 
Lo male Sa ld Ul enakemadi JA Ga Lele Ai US gia U Lon Ri Kaca 3 MIL JG « 


Imam Malik berkata : Bergurban hukumnya sunnah yang wajibah (yang kokoh), tidak seyogyanya 
meninggalkan bergurban bagi orang merdeka yang muslim kecuali orang-orang yang berhaji, bagi 
mereka tidak diwajibkan (disunnahkan dengan kokoh) melakukan udhiyyah (bergurban). Link kitab 
Attaaj Wal Ikliil Li Mukhtashari Khaliil 
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid-695&BookID-908PID-1537&SubjectID-25854 


IV. Madzhab Hanbali 
Dalam kitab Kasysyaaful Ginaa' Lil Buhuuti juz VII halaman 434, maktabah syamilah: 


pl Bap 2 » Ju of dl LL Lina modi, ) 
Udhiyyah (bergurban) adalah disyari'atkan menurut ijma. Udhiyyah (bergurban) hukumnya sunnah 
muakkad bagi orang Islam. link kitab Kasysyaaful Ginaa': 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-2809&idto-2826&bk no-16&ID-204 


DALIL YANG BERPENDAPAT WAJIB 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3927 


Dalam kitab Tabyiinul Hagaa 'ig Lizzaila'i al Hanafi juz 16 halaman 283, maktabah syamilah: 
Vage Ia ing 4 Ana Gyaly amal alyy | Clan iga UB manis li Late Drg ya Ang dot Kop oa 
Lan BLU son 206 Aa Ala JS Sh Aja Lia Weh AN WLAN, Atlan Ala SU) $ II up Sh Gak 
We aU 
Wajah wajibnya bergurban adalah sabda Nabi shallallaahu “alaihi wasallam : MAN WAJADA 
SA'ATAN FA LAM YUDHAHHI FA LAA YA@RABANNA MUSHALLAANAA. “Barang siapa 
mempunyai kemampuan dan tidak bergurban maka janganlah mendekati tempat shalat 
kami.” | HR. Ahmad dan Ibnu Majah |. Ancaman macam ini tidak akan dilekatkan dengan 
meninggalkan perkara yang tidak wajib. Dan karena Nabi 'alaihishshalaatu wassallam merintahkan 
untuk mengulangi bergurban dengan sabda beliau: MAN DHAHHAA @ABLASHSHALAATI FAL 
YUID. “Barang siapa bergurban sebelum shalat (shalat idul adha) maka hendaklah mengulangi”. 


Perintah menunjukkan wajib. Andaikan bergurban tidak wajib maka tidak wajib mengulanginya. 
Link Dalam kitab Tabyiinul Hagaa'ig: 


http://www.islamicbook.ws/asol965Chanafil/tbiin-alhgaeg-054.html 
DERAJAT HADITS 


1. Hadits : 
MAN WAJADA SA'ATAN FA LAM YUDHAHHI FA LAA YAGRABANNA MUSHALLAANAA. 


“Barang siapa mempunyai kemampuan dan tidak bergurban maka janganlah mendekati tempat 
shalat kami.” 


Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari shahabat Abu Hurairah 
( Juz Il halaman 456, nomor hadits 8256 maktabah syamilah / juz XIV halaman 24, nomor hadits 
8273, maktabah syamilah ). Berikut sanad dan matannya: 


lea an AI Jaan JB IE TR at OP FI HA gi yA Aap Ale 01 AN Ae Wit jadi ap ya ka 
Ulas papi UB Ganis pel Ra Jong Uya pelug 

Telah menceritakan kami Abu Abdirrahman, telah menceritakan kami Abdullah bin Ayyasy, dari 
Abdurrahman bin hurmuz al Arraj, dari Abu Hurairah, berkata, Rasulullah shalllaahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Barang siapa yang mempunyai keleluasaan (kajembaran. Jw) untuk 


bergurban, kemudian ia tidak bergurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami”. Link 
kitab Musnad Ahmad: 


http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3441.html (2/321/ 8256) 
Catatan 1 : Syeikh Syua'eib Al Arna'uth dalam ta'liy Musnad Ahmad berkata: 


Sanad hadisnya dhaif, (karena) Abdullah bin “Ayyasy dhaif, dia dianggap dan ia mengalami 


kekacauan dalam hadisnya...Hadis itu dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam kitabnya Takhrij 
Musykilatil fagr. Ia keliru (dalam penilaian tersebut).” 


(lihat: http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3441.html (2/321/ 8256) 


Tentang Rawi Abdullah bin Ayyasy bisa dibaca keterangan al hafzih Ibn Hajar dalam kitab 
Tahdzibuttahdzib berikut (juz V halaman 307, rowi nomor 603) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3928 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


B 20. 28. 0 Ig 0 2290. 90 0 M0 A4 49 — A4 0 IA OL 0-0 - 0. L 032 . Y 0 0. a 0 8 301 Ao 
Atil gta get Ig Tanah Goal Uya Hj Ag Asa SU Bale portal add pl gal JB (AAA eat up Jilat op las 
4 2 si “ ji PA Haa Hen TA Ca Ban D0 toa “20 IenLe ho. 
Alay Gyata dian Sl JB) SI 3 Ole gal oS 3) Haro 
8020 Ineh 2 MAL. ce “5 Ma -. D0 R08 2 2 0. a02 ge 
Sad Kia Uni yp cal J3 IypeU! HU dal pd) Apn Sego 205 doel) Urao pelan desy) 

Link Tahdzibuttahdzib: 


http://islamport.com/d/1/trj/1/135/2997.html 


Catatan 2 : Imam Ibnul Jauzi dalam kitab At Tahgjiig fii Ahaaditsil Khilaaf juz Il halaman 187 
menerangkan: 


mereka berhujjah dengan lima hadits 
Indi esai 
hadits pertama: 
Al AB ya as pl JB gi Gald JB aa AL ae LS iron ot MA UST de 01 ym Lil JB oma al Uyel 
DAA UB gan pb Aa Aa oya ag AA Il di Tara BIG aa Gl GP CN Ja ot JPN AS LP 
bulan 
...dari Abu Hurairah, berkata, rasulullah shalllaahu “alaihi wasallam bersabda: 


MAN WAJADA SA'ATAN FA LAM YUDHAHHI FA LAA YAGRABANNA MUSHALLAANAA. 
“Barang siapa yang mempunyai keleluasaan (kajembaran. Jw) untuk bergurban, kemudian ia tidak 
bergurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami" 

bukan DR RAN IT ya JUS Hei da dah UM pi Kn tangan ga AA JS JG tega UUS, 
Jawaban : Adapun hadits yang pertama, Imam Ahmad berkata: Itu adalah hadits munkar. 
Kemudian bahwasanya hadits tersebut tidak menunjukkan wajib bergurban. Nabi bersabda: 
barang siapa makan bawang putih maka jangan mendekati tempat shalat kami. Link Kitab At 
Tahgiig fii Ahaaditsil Khilaaf 
http://islamport.com/d/1/krj/1/14/91.html 
2. Hadits : 


Utan Dis UB pa dj ata JOS Ya 
MAN KAANA LAHUU SA'ATUN WALAM YUDHAHHI FALAA YAGRABANNA MUSHALLAANAA. 


“Barang siapa yang mempunyai keleluasaan (kajembaran. Jw) untuk bergurban, kemudian ia tidak 
bergurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami.” 


Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya juz II halaman 1044, 
nomor Hadits 3123, cetakan Toha Putera / juz Il halaman 1044, nomor Hadits 3123, maktabah 
syamilah. Berikut sanad dan matannya: 


Dhea BR GA ee 30 Fila up bla Cab Pn ea ea na Boi Ea 
Ula gs UB pan dj ata ADS ja) JB Cak 4 Ale AI lo SI 

Telah menceritakan kami Abu Bakar bin Syaibah, telah menceritakan kami Zaid bin al Hubaab, 
telah menceritakan kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurraman al A'raj dari Abu Hurairah, 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3929 


sesungguhnya Rasulullah shallallaahhu “alaihi wasallam bersabda : MAN KAANA LAHUU 
SA'ATUN WALAM YUDHAHHI FALAA YAGRABANNA MUSHALLAANAA. “Barang siapa yang 
mempunyai keleluasaan (kajembaran. Jw) untuk bergurban, kemudian ia tidak bergurban, maka 
janganlah ia mendekati tempat shalat kami”. Link Sunan Ibn Majah: 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-5&1D-3115 


Catatan : Al Hafizh Ahmad bin Abu Bakar al Bushiri dalam kitab Zawaa'id Ibn Maajah (dibawah 
matan hadits Sunan Ibnu Majah 2/1044, maktabah syamilah) mengomentari hadits diatas sebagai 
berikut: 


Tg AAN S5 af Aint 2) AR PAN, di dad PA USB Man ad tgh Diy gag Jika Li MN Ala so 
Pada sanadnya terdapat rawi Abdullah bin Ayyasy, meskipun Imam Muslim meriwayatkan 
untuknya , hanya saja mengeluarkan hadits untuknya dalam mutabi'at (hadits pengikut). Abdullah 
bin Ayyasy didhaifkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Sementara Abu Hatim berkata: 'la Shadug 
(jujur). Ibnu Yunus berkata: “Munkarul hadits. Dan Ibnu Hiban menyebutkannya dalam kitab Ats- 
Tsigat. link kitab Zawaa 'id Ibni Maajah (bersama Haasyiyah Assindi “alaa Ibni Maajah) : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-5763&idto-5768&bk no-54&ID-1168 


3. Hadits : 

Utan Uas UB pa li IU OS ja 
MAN KAANA LAHUU MAALUN FALAM YUDHAHHI FALAA YA@GRABANNA MUSHALLAANAA. 
Barang siapa mempunyai harta, dia tidak bergurban maka janganlah mendekati tempat shalat 


kami. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab al Mustadrak juz 17 halaman 424, 
nomor hadits 7672, maktabah syamilah. Berikut sanad dan matannya : 


pa Kp pke ci Mn ep Spg Map sej pe Nama 9 pi ag gadi 
bulan Go US ga ab Jua yap: Ag de Sa ya JG: IE ph BA Gp ea 
be Bag pij Sla maan kon IA » 4 Ula Giga UB adi el Hata Kang ya» 1 Ea dug » 


Telah mengkhabarkan kami al Hasan bin al Hasan bin Ayyub, teah menceritakan kami Abdullah 
bin Yazid al Mugri', telah menceritakan kami Abdullah bin Ayyasy, telah menceritakan kami 
Abdurrahman al A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallaahu “anhu, berkata, Nabi shallallaahu 'alaihi 
wasallam bersabda : MAN KAANA LAHUU MAALUN FALAM YUDHAHHI FALAA YA@GRABANNA 
MUSHALLAANAA. Barang siapa mempunyai harta, dia tidak bergurban maka janganlah 
mendekati tempat shalat kami. Kali (yang lain) beliau bersabda : MAN WAJADA SA'ATAN FALAM 
YADZBAH FALAA YAGRABANNA MUSHALLAANAA. Barang siapa mendapatkan kemampuan 
(kajembaran. Jw) dia tidak menyembelih (bergurban) maka jangan mendekati tempat shalat kami. 
(Imam Hakim berkata) : Ini hadits shahih isnad, keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak 
mentakhrijnya. Link kitab Al Mustadrak: 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-74&1D-7472 


Catatan : A Hafizh adz Dzahabi dalam kitab at Talkhiish (Ta'lig al Mustadrak / di bawah hadits al 
Mustadrak juz IV halaman 258) menshahihkan hadits diatas. Ta'birnya sbb: 


TTG AE Je or AL Aa 3 AN Aja gt AA ae GI Pb ad toa ot ye ut ye Loyal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3930 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


da ena dy Ulun gaji UB an PLAN OS yap 4 ae Ale AI lo adl JB: Je ya nan 
aa Pad 3 ya Ga ox Ah 9 io! mes Lado lia Utlan Ga 6 malu ob 
Ta'lig Adz Adzahabi didalam at Talkhish: Shahih. Link al Mustadrak dan Ta'lig Adzdzahabi : 
http://islamport.com/d/1/mtn/1/22/495.html (6/233) 
Catatan 2: Al Hafizh Ibn Hajar menjelaskan dalam Fat-hul Bari juz X halaman 3, maktabah 
syamilah 
2 at aa ai wa ia 12 " Sa tan “. ye : an tap Sd ag “ama « am Tt Ta 


Haa 


Dalil yang lebih sikat untuk La pegangan Wajtnya beraliran sdalafi hadits Abu Hursirah: 
beliau memarfu'kannya : MAN WAJADA SA'ATAN FALAM YDHAHHI FALAA YAGRABANNA 
MUSHALLAANAA. “Barang siapa mendapatkan kemampuan (kajembaran. Jw) dia tidak 
bergurban maka janganlah mendekati tempat shalat kami”. HR. Ibnu Majah dan Ahmad . Para 
rawi hadis itu tsigat, namun diperselisihkan tentang marfu ' dan maugufnya. Penetapan mauguf 
lebih mendekati kebenaran sebagaimana dikatakan at-Thahawi dan yang lainnya. Disamping itu, 
hadits tersebut tidak sharih dalam mewajibkan bergurban. Link Kitab Fat hul Bari : 
http://islamport.com/w/srh/Web/2747/5642.htm (10/3) 

Sementara beliau (Al Hafizh Ibn Hajar) dalam kitab Ad-Dirayah fii Takhriij Ahaadits Al-Hidaayah 
juz Il halaman 213 menjelaskan: 


Da Sy Ka) uni ap Sbnsaly ab La ory KAA) Mela Ula iis US Gas pi Ka Mon uya aja 
Aa ng dj SPA DA sen 

Hadits : MAN WAJADA SA'ATAN FALAM YUDHAHHI FALAA YA@GRABANNA MUSHALLAANAA. 
Diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ishag, Abu Ya'la, ad-Daraguthni, dan al- 


Hakim dari Abu Hurairah. Dan hadis itu diperselisihkan tentang mauguf dan marfu'nya. Dan yang 

memarfu'kannya (rawi) tsigat. Link Kitab kitab Takhriij Ahaadits Al-Hidaayah : 

http://www.kl28.net/knol4/?p-view&post-380016&page-165 

Catatan 3 : Imam Nawawi menerangkan dalam kitab al Majmu', syarah al Muhadzdzab juz VIII 

halaman 385, maktabah syamilah: 

2 AA lah Pa PSN VE in dh Al IDA EN IA NA 
Ba at de Sya di memall Gnl Lp dites IU Inap yah 

Dari Abu Hurairah, berkata, Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : MAN WAJADA 

SA'ATAN LA-AN YUDHAHHIYA FALAM YUDHAHHI FALAA YAHDHUR MUSHALLAANAA. 

Barang siapa mendapatkan kemampuan (kajembaran. Jw) untuk bergurban dia tidak bergurban 

maka jangan mendatangi tempat shalat kami. HR. Al Baihagi dan lainnya. Itu adalah dha'if. Al 

Baihagi berkata dari at Tirmidzi: yang shahih itu adalah mauguf atas Abu Hurairah. Link Kitab al 

Majmu: 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 

bk no-14&ID-3392&idfrom-5066&idto-5129&bookid-14&startno-1 

dan berikut link kitab Assunan al Kubra lil Baihagi: 


http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php? 
indexstartno-0&hflag-1&pid-143339&bk no-673&startno-26 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 3931 ) 


Adapun hadits : 

kab Ala J3 pub ya 
MAN DHAHHAA @ABLASHSHALAATI FAL YU'D. “Barang siapa bergurban sebelum shalat 
(shalat idul adha) maka hendaklah mengulangi”. diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab 


shahihnya (juz VI halaman 238, cetakan tahun 1401 H -— 1981 M,Daar Al Fikr / juz 14 halaman 
124, nomor hadits 5561, maktabah syamilah) dengan lafazh : 


Sanad dan matannya sbb : 
Jaa Ia Ta AN TB se AS up Load YP al on dalan Ha Ab ap da Hat 
Dal Bali 
Telah menceritakan kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kami Isma'il bin Ibrahim dari Ayyub 
dari Muhammad dari Anas dari Nabi shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : MAN DZABAHA 
@ABLASHSHALAATI FALYUID. Barang siapa menyembelih sebelum shalat maka hendaklah 
mengulangi. Link Kitab Shahih Bukhari : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-53458&idto-5347&bk no-0&ID-3117 


DALILYANG BERPENDAPAT SUNNAH 
Dalam kitab Al Haawi Al Kabiir lil Maawardi juz 15 halaman 71-72, maktabah syamilah 


MP3 Oo 


an Kia ig ate: JB -— ang ale di Io - AD 2 ae ya gp AS gal op Jala oya La: US, 
Ga Kah 

AI Aj: Sl Ke 3 Ua ea BA: JG dil — elang dala AI lo - AP gg Res) 
peran pagi 20 ali Jas Ip: JB - alay ala di Io - PON Kan Anne an Ny 
GEN LA Yo anu Tati as UB agik Uj ap ama W 


Dalil kami hadits yang diriwayatkan oleh Mindal dari Ibn Khabbaab dari Ibn Abbas dari Nabi 
shallallaahu “alaihi wasallam, beliau bersabda : AL ADHAAHIYYU 'ALAYYA FARIIDHATUN WA 
ALAIKUM SUNNATUN. “Bergurban atas aku adalah fardhu, dan atas kamu sunnah”. Ini adalah 
nash. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallaahu “alaihi wasallam, bahwasanya 
beliau bersabda : TSALAATSUN KUTIBAT 'ALAYYA WA LAM TUKTAB 'ALAIKUM: AL WITRU 
WANNAHRU WASSIWAAKU. “Ada tiga diwajibkan atas aku, tidak diwajibkan atas kamu: witir, 
menyembelih (bergurban) dan siwak. Sa'id ibn al Musayyab meriwayakan dari Ummi Salamah, 
sesungguhnya Nabi shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : IDZAA DAKHALA AL '“ASYRU WA 
ARAADA AHADUKUM AN YUDHAHHIYA FA LAA YAMASSA MIN SYA'RIHII WA LAA 
BASYARIHII SYAVAN. “Bila telah memasuki 10 (hari bulan Zulhijjahh dan seseorang ingin 
bergurban, maka janganlah dia menyentuh (mengambil) rambut dan kulitnya sedikitpun”. Nabi 
menggantungkan bergurban dengan kehendak , seandainya bergurban wajib maka beliau pasti 
mengharuskannya. Link kitab al Haawi al Kabir: 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-8069&idto-8148&bk no-94&ID-1811 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3932 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DERAJAT HADITS 

1. Hadits: 

AL ADHAAHIYYU 'ALAYYA FARIIDHATUN WA “ALAIKUM SUNNATUN. Bergurban atas aku 
adalah fardhu, dan atas kamu sunnah. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ath Thabarani 


dalam al Mu'jam al Kabier juz IX halaman 457-458, nomor hadits 11508, maktabah syamilah 
dengan lafazh: 


AL adalahAA 'ALAYYA FARIIDHATUN WA ALAIKUM SUNNATUN. Berikut sanad dan matannya: 
At "3 AS oo ee (Aa de ga cr Jaa Ka AA Pal au Ce pakan pl Gas 
Lim Kang Ken pr Seal al Di Ie di Jaan db du knpa Ja. 
Telah menceritakan kami Abu Muslim al Kasysyi, telah menceritakan kami Abdul Aziz bin al 
Khaththaab, telah menceritakan kami Mindal bin Ali, dari Abu Jinaab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
radhiyallaahu Ta'ala “anhumaa, berkata, Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : AL 
adalahAA "ALAYYA FARIIDHATUN WA 'ALAIKUM SUNNATUN. “Bergurban atas aku adalah 
fardhu, dan atas kamu sunnah”. Link Kitab al Mu'jam al Kabier : 


http://islamport.com/d/1/mtn/1/28/780.html (9/457-458) 
Catatan : Imam al Munaawi dalam kitab Faidhul Gadier, Syarah al Jaami' Ash Shagier juz III 
halaman 253, nomor hadits 3069, maktabah syamilah, menjelaskan : 
Kapny Kerta Si Gan (da) Ol EU yag (S3 Ah pt SAI pala Lagi Rpm ng Ilonsp Gar ( PN) 
Kadas Aa ag al ya WS 3 SN Yg Main oya Kayong Reel ab (kian) II Lal (Sl) PI 
mahi pa Tia Gl 03 Sgeie PT Ii dy LIL ye daly) Gong Atil Lag adal LA Jeloet BAS jan RaLS Tia ) pad, 
J6 (ore ol 02 Kb) UNA ena DB Ganas Ad Aan Jon ya dora Gay JA pl US PA : asi JG 
Al Hafiz Ibnu Hajar berkata: Rawi hadits semuanya tsigat, akan tetap ada perbedaan tentang 
marfu'nya hadits. Link Kitab Fat. hul @adier, Syarah al Jaami' Ash Shagier : 
http://www.imamu.edu.sa/DContent/BOOKS/arabic ibook69/page 1846.htm 


Ta'bir yang sama termaktub dalam Kitab Syarah Az Zurgaani “alaa Muwaththa'il Imaam Maalik. 
Link kitab Syarah Az Zurgaani “alaa Muwaththa'il Imaam Maalik : 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-7781D-2152 


Dalam al Jaami' Ash Shagier lil Imam Assuyuuthi (juz | halaman 123, cetakan Nur Asia) hadits 
diatas diberi tanda dengan huruf az (HAA") yang maksudnya hadits tersebut derajatnya adalah 
HASAN. Berikut ta'birnya : 


DA Oa (Hb) Tn Klep Tang Je mali 
AL ADHAAHIYYU “ALAYYA FARIIDHATUN WA 'ALAIKUM SUNNATUN. “Bergurban atas aku 


adalah fardhu, dan atas kamu sunnah”. THAA' BAA - diriwayatkan oleh Imam Ath Thabarani dari 
Ilonu Abbas. HAA' - hadits hasan 


2. Hadits : 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3933 


Body PAN Aa 3 le Si Je es wali 
TSALAATSUN KUTIBAT 'ALAYYA WA LAM TUKTAB 'ALAIKUM: AL WITRU WANNAHRU 


WASSIWAAKU. “Ada tiga diwajibkan atas aku, tidak diwajibkan atas kamu: witir, menyembelih 
(bergurban) dan siwak. 


Catatan 1 : Hadits diatas dengan matan hadits yang sedikit berbeda, yaitu: 

Ml AA SO Lal Yeh oa 
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz III halaman 485, nomor hadits 2050. 
Berikut sanad dan matannya : 


83. 


ca SA Jai ka te AI taka AN Jpg Kanaan Ja gal gp TaKP op ya eka gl 00 Sa Ga Ca Wil 
SN Al Aa FI 2 jai Syah As 


Telah menceritakankami Syuja' bin al Walid dari Abu Janaab al Kalbi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, 
berkata: Aku mendengar Rsulullah shallallaau 'alaihi wasallam bersabda : TSALAATSUN HUNNA 
'ALAYYA FARAA'IDHU WA HUNNA LAKUM TATHAWWU'UN AL WITRU WANNAHRU 
WASHALAATUDHDHUHAA. “Ada tiga fardhu atas aku, dan bagi kamu tathawwu' : witir, 
menyembelih (bergurban) dan sshalat Dhuha. Link Kitab Musnad Ahmad : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-6&ID-1946 

Link Musnad Ahmad dengan Tallig al Arna'uth : 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3415.html (17231) 

Catatan 2 : Imam Nawawi dalam kitab al Majmu juz VIII halaman 386, maktabah syamilah, 
menjelaskan: 


8 0g -A- 0 


AI alas KY AG dya slh Ju Ang ale 2 le A1 den Oya ga Lahan Ga bawa Ja 
Haru sh AI ala, (Asal Sg ajh 
3. Hadits : 
Haa oya V3 pa Ia Lem UB gak Ol SA AA yaah J3 BI 
Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya juz VI halaman 83, nomor 
hadits 5232. Berikut sanad dan matannya : 


@- 30 


NS se Ha aa Tg KAA Ag May gan Hp Oa Hi KU as aji Ha 
di MA aan LA u Lua Ia 9 sae ani, padi Aa SP» Ju —ebug dala AI eue— Ps NAM 

da SI JL Ap aan Op MG 

Telah menceritakan kami Ibnu Abi Umar al Makki, telah menceritakan kami Sufyan dari 
Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dia mendengar Sa'id bin al Musayyab 
menceritakan dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : 
IDZAA DAKHALAT AL 'ASYRU WA ARAADA AHADUKUM AN YUDHAHHIYA FA LAA YAMASSA 
MIN SYA'RIHII WA BASYARIHII SYAFAN. “Bila telah memasuki 10 (hari bulan Zulhijjah) dan 
seseorang ingin bergurban, maka janganlah dia menyentuh (mengambil) rambut dan kulitnya 


sedikitpun”. Link Shahih Muslim Bisyarhinnawawi : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-538ID-5952 


Wallaahu A'lamu Bishshawaab. Semoga bermanfaat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3934 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pekalongan, Selasa 7 Dzul Hijjah 1433 H / 23 Oktober 2012 M 
Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/488199291202884/ 

2825. KEUTAMAAN BEROURBAN 

Oleh KH. Abdullah Afif 


1. Dalam Kitab Sunan Tirmidzi juz Ill halaman 26, cetakan ke II tahun 1403 H -— 1983 M Daar al 
Fikr, nomor hadits 1526 / juz IV halaman 83, nomor hadits 1493, maktabah syamilah 


SA AA yi pa ya Si Dj ananda op Ae Wikan ali laa yag oi pku yag pi Wika 
PAS WA SO INA AA JAR Ip GA Ink Cab ah Ia Ji ol ae 1 
andi pa panah (27 oya pa Ol JB AI oya mad pall Op LANBI, Lroladiy Uya LAI 


Telah menceritakan kepada kami Abu Amr Muslim bin Amr Al Hadzdza Al Madani, telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi” Ashshabigh Abu Muhammad, dari Abul Mutsanna, 
dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu “alaihi 
wasallam bersabda: “Tidak beramal anak Adam pada hari Nahr ('ledul Adha) yang paling disukai 
Allah selain daripada mengalirkan darah (menyembelih gurban). Gurban itu akan datang kepada 
orang-orang yang melakukannya pada hari giyamat dengan tanduk, rambut dan kukunya. Darah 
gurban itu lebih dahulu jatuh ke Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, bergurbanlah 
dengan senang hati.” 


2. Dalam Kitab Hasyiyah Asy Syargaawi 'alattahrier juz II halaman 463, cetakan Daarul Fikr: 


IS gab! Apa Sepi ana F png SU bipal Je Wi Stan Ipebs Lao EN Hal PE 233 

sada Ju ya aa) Mali 

Imam Rafi'i dan Imam Ibnurrif'ah menuturkan hadits: AZHZHIMUU DHAHAAYAKUM FA INNAHAA 

'ALASHSHIRAATHI MATHAAYAAKUKUM/(Besarkanlah hewan-hewan gurban kalian, karena 
sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di shirath). 


Hadits ini dalam Musnad Firdaus li Abi Manshur ad Dailami, akan tetapi dengan lafazh: 
ISTAFRIHUU (pilihlah yang bagus)sebagai pengganti lafazh:'AZHZHIMUU (besarkanlah) 


3. Dalam Kitab Sunan Al Baihagi Al Kubro 9/261/19489-19490, maktabah syamilah: 


Ol Ge aa gp ea Wi Gala ye or la Ke Ape ct dar Ugal DA ga an ot padi jl Usa 
ola Lu: Hay ale SI le A1 Iya 1G Hal AA an Bl ot GP AN PAI ML ya Ka yg 
Hn Abas JA 21 JB SASI Uh Lb TU IPB 20 pulai Ale and) KAT da» JG KL ». 


Telah mengkhabarkan kepada kami Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan, telah mengkabarkan 
kepada kami Ahmad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ali Assirafi, telah 
menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Sallam bin Miskin, 
dari "A idzillah, dari Abu Dawud, dari Zaid bin Argam radhiyallaahu “anhu, bahwasanya para 
sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam: “Apakah gurban-gurban ini? 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3935 


Beliau menjawab: “Sunnah bapak kamu sekalian, Ibrahim “alaihissalaam”. . Sahabat bertanya: 
“Pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab: “Setiap tetes darah satu 
kebaikan”. 


02. 390 30. wa. 10 22000 390 Sue 3 nan 2.90. 3 WN Oo So Aw. 3 0-0 ca 29 3 0x o- 04 29 ge 
Dg JUS opa aya Wiko ditualyll Kadkunn gpp apua Lakon Sdky JA AI As up Kaua SG pal Gypel Salad Al ang pal Uyart 
Lo. Par ion Ke Ag Aa Oia Ba TOWN BIAK Sa ai LI01 PN pe ea “Me Re AA 
Jay 5 BJB da2 Bl Ga pi oa Aa OP papa! Da Gal P Gaia Al Aa gg AA Jile GP Gaun op Gl Vj 
- D3 Ne ea "3 AD 3 -09 2 25 03 2 3 213 o-e 2g Ta 03 " Para - 5 “ 2 £ - LN 
Lp UB JL. Ria Bai JS 21 Jl Hah UI La 3 Ul JB 14 gladi le pala) (Kal Tim 9 JB f-L2II ola LI 


Moe — . - en wa DX OM 21 90... 
Akan Dad ya Badi ISU Yi JB Sale Al dm Y. 
# Ea sp P 


Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdillah Al Hafizh, telah mengkhabarkan kepada kami 
Muhammad bin Abdullah al Bazzaz di Baghdad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Maslamah al Wasithi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkhabarkan 
kepada kami Sallam bin Miskin, dari “A idzillah bin Abdullah Al Mujasy''i, dari Abu Dawud Assabi'i, 
dari Zaid bin Argam radhiyallaahu “anhu, beliau berkata: : kami bertanya : Wahai Rasulullah 
Apakah gurban-gurban ini? Beliau menjawab : “Sunnah (tuntunan) bapak kalian, Ibrahim”. Zaid bin 
Argam berkata: Kami bertanya : “Pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab : 
“Setiap rambutnya adalah satu kebaikan.” Zaid bin Argam berkata: Kami bertanya : “Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan bulunya?” Beliau menjawab: “Setiap rambut dari bulunya adalah 
kebaikan”. Wallaahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/665217846834360/ 


2863. SYARAT KETENTUAN PENYEMBELIH HEWAN 


@URBAN 
PERTANYAAN : 


2 Se BHee GHuoss 
Poro admin apa ada syarat ketentuan untuk tukang penyembelih gurban seperti imam solat.. minta 
ibarohnya kalo ada.. trims 


JAWABAN : 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

Izin ikut diskusi pak. Syarat dan ketentuan penyembelih hewan gurban tidak ada yang khusus, 

sama dengan penyembelih biasa yang hasil sembelihannya jadi halal. 

Orang-orang yang halal sembelihannya : 

1. muslim 

2. baligh 

3. anak yang sudah mumayyiz yang mampu untuk menyembelih menurut goul shohih 

4. ahli kitab baik nashroni maupun yahudi dengan syarat mereka halal di nikahi, namun saat ini 
sudah tidak ada ahli kitab maka orang kafir haram dinikahi dan haram sembelihannya 

Terdapat khilaf namun saya bawakan yang telah dinash imam syafi'i, sebagai berikut : 

5. halal namun makhruh tanzih sembelihanya Orang gila, mabuk 

6. orang yang belum mumayyiz sembelihan mereka bertiga halal karena mereka semua memiliki 
tujuan yaitu menyembelih. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3936 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


. telah sepakat para ulama halalnya sembelihan Orang Buta namun makhruh. 

8. sembelihanya orang bisu jika bisa di paham isyaratnya maka halal namun jika isyaratnya tidak 
bisa di paham maka terdapat khilaf namun menurut goul shohih tetap halal sama halnya 
sembelihan orang gila. 

9. wanita walaupun sedang haidl 


DN 


Catatan : Disunnahkan hewan gurban disembelih oleh orang yang mengurbankanya bagi laki-laki 
yang mampu menyembelihnya sendiri namun bagi wanita, orang yang berkelamin ganda (khuntsa 
musykil),dari dolongan laki-laki yang tidak mampu menyembelih,di sunnah muakkkadkan bagi 
orang buta dan orang-orang yang di makhruhkan sembelihanya untuk mewakilkan menyembelih 
hewan gurbanya kepada laki-laki yang lainya.karena terkadang mereka salah dalam menyembelih 
bagian yang seharusnya disembelih saat menyembelih hewan kurbanya (putusnya kerongkongan 
putusnya tenggorokan (saluran makanan dr tenggerokan sampai usus besar), berada di bawah 
kerongkongan.) 


Tidak halal sembelihanya penyembah matahari,patung,murtad dan selainya yang tidak 
mempunyai kitab termasuk orang kafir saat ini karena tidak ada yang murni,kitab-kitabnya banyak 
yang di ganti. Haram sembelihan karena di sembelih kepada selain Alloh misal kepada nabi 
muhammad, ka'bah, jin dll 


Ibarat orang-orang yang halal sembelihanya : 


554 wo Ela yul Wio 
gulS JS 853 9 Id Tabu saoo gl BIL ale JS 8153 Jaig 1033 93 ASI dio RuSi yo sad! S3 Ai 


sig X9 aw g20 db3 Jai Ng .soc| 255 0 S9 ABI s3 Ul Sug sio BS Jayg ssi aoi gl Sdgg3 
JS Y oles 


| 195 0 jas le 

JS 8155 (9) AJI Sulos Sumo gl Ob (aluuo JS S3 Jas9) Jai SSI dio RD Yo Liwodll S5 si 
sn920 dbyaS Jas Yg) sos 355 0 Sig 25X 3 UL Suwg ugis0 WS Joug su os gl Sd 993 (UUS) 
au Y yan lan Yo (anu No 


375 yo 3 2 Jlboll siwl 
an Jb 5533 lalu 5 36 ol Bike Ao Jia Guuo da GA (Shnxng jamal Gudall ASy3 Isi &53) 


Ol Suag Jam N guna (Suaall AISI side A3) Jai (583) #sadall 58 4 2533 dsl5 Uo yaall 
MS) mbl das GNI DAS Aula ls Ain Bis SIS Ras JaS9 AA 3 Ia el 5 5 (RE AN) 


la JAi3 G3 d0 sae ME 9d HI R03 all oat KN ? KS4 SI GI us (Ob X 
33 duda GI Jaa il 3) LS 03 Rn 3x8 Kel Gal 3 Joy NG ca 3 yganu (KBS N) Gasal 
mo3i3 yaaa! 69 sial Ind pa V0 0555 lo ade Guo lail 3d SL Lo Ul Sl Mn pay 
shin gala parade Isy Y 1Ub3 as Laka Esia 93 JB SSI JSI NS OLI ls 38 lanya 


S. 
59 (yi dal ,S 090 39 Ul Suull9 usa 2 An Ws CS esasall «3 Je (II) kale 533 ds) 


EsaSall «3 JB A33) 2 DL Kail As $3 (adan Y s3) OE113 KL ae yi 383 « 4 Ia 
usa (GNI kata 3g ya A3 Jb33) Wani Udi lal (Als Ud3sll, 


: 501 2 ll Asa, 
R3 yS Jall :ladasl 7493 su Sl Ugisall9 sumoll US 889 smua dc jam sal Anh Ji 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3937 


Sl alg «all ang -ilia asal ale WB 9 UiSw day AJUS Ria uWlg “dns Uuby dlu Hb « 
Kal JEdel Wl9 "Jali BNI 03. JnlL «Lagollo Ko log Sole gl Reid 2539 .oiWl dcloag 
(399 ASI SI leb3 Koe dy Jai beb Is 3 Ul Sella Masoi sda gina US UB Munas 

SSI ul #amiNI9 LanSC J9 0 Bb3 yo aging . Jay N :lagowol Lulgag mao Jlg HI ono 

Oa Ill alis Andi» 58 Ld 29an IS 9 III gl meal Jav cdma yans 0 UI ISI las kata0 
atau 99 Jae gla39 AIL lis J9 .agallo HIU gina 9 sal slbuol 98 Uk 2y9 caca 
MLS. 


685 Ko 1 2 JSI das 
Ao dis Kupu 1153 Ul Swllg sisa Juno! y4& 989 cwudll de junoll pall daud Jai 1833 
Y lgi lin Asia de CI LS dy WE II Mill Laga aed 258 N pagi “Jall mac Aclong wl sell 
Gl R3 bo SL dl Goal sol Rudlg Solo gol Hull Rb3 9 Jall guWlg .i5 ol 0 Uab3 lg Jai 
dag ob39 pall 9 Renag sai Sy doll 98 al lg In pel UN Jas Lai Anis dibu iis, 
U R3 SAI eowallg «3S A33 V9 Ainyd Culs dagio doll J US ul yag (doll iga 2x3 
ul Soball og) las Lg505 JJ Ri5l9 susila Lu lg sil jala 00 XI 29 Jas IKS9 Jali y9LiSNI 
olo Al Iga dX90 Jln Lgib459 d9 20 s3 lgi Bli Ud, gl bait H0 j3 LS US JI Us 
Jel lgu ul 3ls5 ade JS A89 ayAwil yaa B9 yollg LSI ad 358 dug le al. 


Ibarat haramnya sembelihan orang kafir dan tidak adanya ahli kitab saat ini. 


v29C & £go5all 

SU Elas Nya AS bas Tulis ol ehi ai siang Talas. 2 Tea Halal 
DLS Cus BEI JS G3 abu galKIN daging Abon Y log guUSII Alba lo Ap elgung “day SI 

JB pelud y3 J9 yoo al sesal yo Lil mai gl gg US Ul dil Lina Al oki oo nasog «bus 
99 Elis yoo pd 4£ gl Calti giyg el 019 Bali Adg LSI S lo yo US ulg (Aiu Cs Jalla Fl 
X9 sad! Xg Si yadl Abd Jas A9 Hinoall 0,55 lal agbila Jos ad OLI Ja ad H3 ado V9 
J63-JI ul di-- Ob pel ya SAI JESII 50 024E9 Gani K3 IiSA9 «diuaoll 0,5 lal pwgaal 
maa al ak nasi pan Al Lali N yoo pb yute3 yungmnll9 sedia 35 yoll dnyid aya 659 "luluh, 
pay Napas NB al caA0 Ibadg gila ras Ika bad al sila le uKw ol 98 laun dd Sl ylin lo 5543 
AS 2 adl olgil gl mall Sid Ad gl alun! Agus Haw UD - adS do gl Urang Lo) d9 «Joy al US gl 
biso 9 ro ala | gagal Aly lo Haw 9 Kewugnall BB Ai sis lu CS Il laS J3 - Zgy3al, 
SEX aiD asal Ulas 93 Judi VX sal» 949 SUS lagul aley Al gl clngu Jlgd lagio xsl9 Wu Als 


dum 2S. 
Ibarat haramnya sembelihan kepada selain alloh 


2 ea 
away V9 (3050 paul WI Arab “Yg ,050 mwb) A9 JII 99 4 &uo bS Selada (gu Jawi Ul 5933 X3) 
(32 NU 3) 3050 tali (SAI 3x08 UI sb riil) Je 0 20 LS 3ANL ll Jasa) 32503 Al 
Jk 0553 is alba sg di Hung D9 Koll HN 1 d9K0 Ll ole de 3S cdi Ya Gb Jaya Jl 
JB Sha dolaal Sal sal 1680555 A9 di 233) N SI (2838 gu AU Jgtas 36563 AU atu Ali) 
Sia lo 0518 JI (puma) GUS A3 Jsi N9) S5 Ad An Jo Ou ol WS 3 jalls Ig 245) 3 
Sha Lao ln 12 gl (He) gl) alug dilE dl ska (sasa) alus) 3 (A9) Alull UE orag2 dls Al 
S3 III 4 3 UKS OrAn DLS FS Iso luls IN 3 lb all al & Isl Lao D1 : al 

JSI AB adl 25313 sas13 sel UI AU sial one 3 alus AS doi Yg Cikaall JB 


Ibarah sunnahnya bagi wanita, khuntsa, laki-laki yang tidak mampu menyembelih sendiri karena 
'udzur misal sakil dll, dan sunnah mu'aakad bagi orang buta dan semua yang dimakhruhkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3938 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sembelihannya untuk mewakilkan menyembelih kurbanya dll untuk mewakilkan menyembelihnya 
namun sunnah menyaksikanya. 

' 334 2 2 will ulc! 

BJ ye Il Jll yo V3 0g isl leliog -Laic Sy Na Ka Ul ll dim GL Ja JL R33: 

Wo yaDy Doll dibusd 0 SI SI moc Al . 


357 y24 & aladll yuso 

JI ISI Slim! MUSI, : aed JB, lelio sii 9 «oma! 49 LoS JS Ul Ld di dl 20Jl Lol 
SN BS aa Men en Ka us dg al ya IBI yo WI ye 6 Yo 
J JB Ul dliwNI 00x J9 «ASLI S9) lal (Ldrgiwl3) oo42 gl pa dai Ts MS al uls si (Ns) 
yo Lalu Lo dll )A8 403 Lo d5b3 Jab VL « le2rg3 sinus sll 0033 lis sll All sud, obb 
dole wol Jar JB Sole ewalwol al sil ds Jd dim JdNg Jl IS : mas ey Ulas JB. cessn 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/666227396733405 


2826. KAJIAN KITAB FATHUL MU'IN DAN 


"ANATUTHTHALABIN TENTANG AURBAN 
Oleh KH. Abdullah Afif 


Kajian Kitab Fat hul Mu'in / Panatuththalibin 2/330-334 Tentang TADH HIYAH / BERGURBAN 

mand ja ot Wa AI san ai J3 Ji ti Tan ia ol gia gala obi ya Pa NASA 
Gurban disunnahkan dengan muakkad bagi orang yang merdeka (bukan budak) dan mampu, 
dengan menyembelih kambing domba berumur satu tahun, atau yang sudah tanggal giginya 
meskipun belum sempurna umur satu tahun, atau kambing kacang umur dua tahun, atau sapi 


umur dua tahun, atau onta umur lima tahun, dengan niat bergurban yang dilakukan ketika 
penyembelihan atau ketika menentukan hewan yang akan dijadikan gurban. 


Ucapan Mushamnif: BINIYYATI UDH. HIYYATIN .....Terkait dengan TADH. HIYATUN 


cs 
Maksudnya: 


0g 08 90 -w 0 0 8 o-- S0 L.o - Ba Se 0-0 cg M0 S0 0Ow. 38 00w 09 Lo. 0 ow -.9 Sum 20 3 - 0 3 
Mana Tai ai JAS OLI dy AU ef paha Ag tan US il AL ai Ke TN G3 bana 
10 3 0 go Alto - 5. 90. W.0 f0 0 2 5 9 2 9 w (Hn dd 
Upin YUI pu Tega Rowo ya Te rai OP Kai ia ASI 


@urban disyaratkan niat yang dilakukan ketika menyembelih hewan gurban, atau sebelum 
penyembelihan yaitu ketika menentukan hewan yang akan dijadikan gurban. 


Sebagaimana diketahui bahwa niat adalah didalam hati, dan disunnahkan diucapkan dengan lisan, 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3939 


yaitu dengan mengucapkan:NAWAITUL UDH. HIYYATAL MASNUUNATA (niyat ingsun gurban 
sunnah / aku bersengaja gurban sunnah) 


Jika hanya mengucapkan UDH HIYYAH saja, misalnya:NAWAITUL UDH-HIYYATAfniyat ingsun 
gurban / aku bersengaja gurban) maka gurban tersebut menjadi gurban wajib, hukumnya tidak 
boleh (haram) ikut memakan hewan gurban tersebut 


BALA Sya asi ag 
Gurban lebih utama dari shadagah 
SP GA PN LPS oa PAR or bg 


Waktu gurban mulai meningginya matahari pada hari Nahr (hari raya Idul Adha) sampai dengan 
akhir hari tasyrig 


22 AIR 3 0 SI 


Ay 22 Jala ji maa apa 
Sepertujuh sapi atau onta cukup untuk satu orang 


pa 


30. 0 IL BI — w Par Pan 2. 3 22 Wo. 9 A2 0 0 3-02 o-- A4 90. 4 ag ar 
Wa Os 3 uh Ug or ge seg me Mb Ji Oh cat os ,f C3 yjan Ae plain y slims 515 yna Up 


Bergurban tidak cukup dengan:Hewan yang kurus sekaliHewan yang terpotong sebagian 
ekornyaHewan yang telinganya dihilangkanHewan yang pincangHewan yang picak 
matanyaHewan yang sakit sekaliTidak apa-apa hewan yang telinganya terbelah atau robek 


AI Sl Anita Ud Ulos Jalil Koo si jprl ae Kadal 

Menurut pendapat yang mu'tamad, gurban tidak cukup dengan hewan yang bunting, berbeda 
dengan pendapat yang dishahihkan oleh Ibnurrif'ah 

Lt Kep ah Lal Dp Kota Ban Up Li Fa 5 Kendil Jah Tan YE, 

Si alam Wr) 

Jika seseorang nadzar bergurban dengan hewan yang cacat, atau hewan yang kecil, atau dia 

berucap: “Aku jadikan hewan tersebut untuk bergurban” , maka hukumnya wajib menyembelih 

hewan tersebut, akan tetapi penyembelihan tersebut tidak mencukupi sebagai gurban meskipun 


dilakukan pada waktu gurban, dan hewan tersebut diperlakukan sebagaimana gurban dalam 
pentasarufannya 


Ou ae 0 0. 0 - 0 2 0 z0 II0o 
da Uang ena mat Uya ISU ea) 


Haram memakan gurban atau hadyu yang menjadi wajib karena dinadzari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3940 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SR Oa Wa Ia UI Vj IK Sinta bl Lag g Jala ya Yana J9 US cg An) abi le J3 Gulat na) 
4S Sans U GA KRI So Calaa Taat SU, ME ap JL Sai, ai 

@urban wajib disedekahkan walaupun kepada orang fagir satu berupa daging yang mentah 
meskipun sedikit dengan catatan gurbannya gurban sunnah.Utamanya disedekahkan semuanya 
kecuali beberapa suap dengan tujuan bertabarruk dengan memakannya, dan sunnahnya yang 
dimakan berupa hati.Utamanya tidak memakan melebihi tiga suapanUtamanya menyedekahkan 


kulitnyaBoleh memberi makan untuk orang-orang kaya, tidak boleh memberikan milik kepada 
mereka 


L.WL 0. 2.9 2 9 ge 0 83 w - 0.0 Ba Se 
Ag IS oya Urat Op dani Jon Taka Ol eyang 


Seseorang yang bergurban disunnahkan menyembelih sendiri.Orang yang mewakilkan 
disunnahkan menyaksikan penyembelihan 


cw. 3 we 00 w uga o 0. 9 rard 02 I3c2 2 08. 3. 
at Pr Gn band AA A3 ba 


Orang yang berkehendak gurban dimakruhkan menghilangkan rambut dan lainnya pada sepuluh 
awal Dzul Hijjah dan hari-hari tasyrig hingga dia bergurban. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL :' 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/665227676833377/ 


0683. KHUTBAH IDUL ADHA 1432 


Ketauhidan Mengangkat Derajat Umat Manusia 
Khutbah pertama : 
A Soon - 02X 00X. NX w .. . $ 9 2 #00 w Lo. — 50. 00X o- -A 00 00 
II MA Bg SL SL lg adl VI JI Y Venel 2, 55 VM LS SL Ml 3x) LM (3x) SL (3) SL WI 
00. A ig 2 : 2 3 g . Ka - i Pa 0... 
Ll TH Yulia ee Ha 3 maag DS yA A3) 3) (NON Hm) S peta BAL SN (3x) 
aa bat Pra RAT, Dbaja en Un Ol aga, PIN eabasl LN dd uh y dl SY Ol gl 
lia Of Iyakely 2 CSptr mdiy Kay ASI O paku! Legit Ap” Ungu pekan AAS 33 GI oyay Won, Al le) 
AAS gn DN SI Ae Gap UI Loan ly ala VI aa pama AI Jalot pap sen AP pa poli Oly .mabi2 yeb yel 
Hadirin Jama'ah Idul Adha Rahimakumullah,Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul menikmati 
indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sembari mengumandangkan takbir mengagungkan Ilahi 
Rabbi dirangkai dengan dua raka'at Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Yang 
Maha Suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan tagwa kita kepada Allah swt dengan 
sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi 


kehidupan seperti yang tercermin dalam keta'atan dan ketabahan Nabi Allah Ibrahim as menjalani 
cobaan dari Allah Yang Maha Tinggi. 


Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan AllahHari ini ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang 
sangat bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia, dan bagi umat muslim pada 
khususnya. Karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang Nabi penemu konsep ke-tuhidan 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3941 ) 


dalam berketuhanan. Sebuah penemuan maha penting dijagad raya, tak tertandingi nilainya 
dibandingkan dengan penemuan para santis dan ilmuan. Karena berkat konsep ke-tauhidan yang 
ditemukan Nabi Allah Ibrahim, manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifah alal ardh. 
Setelah Nabi Allah Ibrahim as menyadari bahwa Allah swt adalah The Absolute One, Dzat yang 
paling Esa, maka semenjak itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, 
menyembah bintang, menyembah binatang, menyembah batu dan alam. Ini artinya manusia telah 
memposisikan dirinya di atas alam. Ajaran ke-Esa-an yang diprakarsai oleh Nabi Allah Ibrahim 
telah “ mengangkat derajat manusia atas alam  se-isinya.Ma'asyiral — Muslimin 
RahimakumullahSesungguhnya tidak berlebihan jika hari ini kita jadikan sebagai salah satu hari 
besar kemanusiaan internasional yang harus diperingati oleh manusia se-jagad raya. Oleh karena 
itu hari ini adalah momen yang tepat untuk mengenang perjuangan Nabi Allah Ibrahim as dan 
upayanya menemukan Allah swt. Bagaimana beliau bersusah payah melatih alam kebathinannya 
untuk mengenal Tuhan Allah Yang Paling Berkuasa. Bukankah itu hal yang amat sangat rumit? 
Apalagi jika kita membandingkan posisi manusia sebagai makhluk yang hidup dalam dunia 
kebendaan, sedangkan Allah Tuhan Yang Maha Sirr berada ditempat yang tidak dapat dicapai 
dengan indera? Bagaimana Nabi Allah Ibrahim bisa menemukan-Nya? Tentunya melalui berbagai 
jalan tharigah yang panjang. Melalui latihan dan penempaan jiwa yang berat. Untuk itulah mari kita 
lihat rekaman tersebut dalam surat Al-An'am ayat 75-79 


BP oa ia TES el ID Ale USB (TS) aa DS) PUG SI LA penah gaji WAS 
Ul 77) Pe Ya e 2s Py Haa 3 ad JG Jat Ula & Ika JU Eu CA ee, 76) cai A U Ju 
Ba Al Gg aa HBO SAS Latte iB UE HT UB 3 Kia gn Tia JB REA Gaal cah, 

as pan sa ut 3 Us 22 Ula Ayla TN 


Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) 
di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin. (75)Ketika 
malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi tatkala 
bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam “ (76)Kemudian 
tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia 
berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk 
orang yang sesat." (77)Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, 
ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, 
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (78) 


Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, 
dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan (79) 


Para Hadirin yang dimuliakan AllahJika kita lihat dokumen sejarah yang termaktub dalam al- 
Gur'an di atas, hal ini menunjukkan betapa proses pencarian yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim as 
sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhan Allah Rabbil 
Alamin, bukan tuhan suku dan bangsa tertentu, tapi Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang 
senantiasa berada sangat dekat dengan manusia baik ketika terpejam maupun ketika terjaga. 
Itulah sejarah terbesar yang dipahatkan oleh Nabi Allah Ibrahim di sepanjang relief kehidupan 
umat manusia yang seharusnya selalu dikenang oleh umat beragama. 


Selain sebagai orang yang menemukan konsep Ketuhaan. Beliau juga salah satu hamba 
tersukses di dunia yang mampu menaklukkan nafsu dunyawi demi memenangkan kecintaannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3942 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada Allah Sang Maha Suci. Fragmen ketaatan dan keikhlasannya untuk menyembelih Ismail 
sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya, adalah bukti kepasrahan total kepada Allah swt. 
Bayangkan saudara-saudara, Ismail adalah anak yang telah lama dinanti dan diidamkan, Ismail 
adalah anak tercintanya namun demikian semua itu ditundukkan oleh Nabi Ibrahim as demi 
memenangkan cintanya kepada Allah swt.Ma'asyiral Muslimin RahimakumullahDua hal di atas 
yaitu penemuan Ibrahim atas ke-Esaan Allah dan perintah penyembelihan terhadap anak tercinta 
merupakan satu perlambang bahwa ruang di mana Nabi Allah Ibrahim as. hidup adalah garis 
batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan berpri-kemanusiaan. 
Penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian diganti dengan kambing merupakan tanda bahwa 
semenjak itu tidak ada lagi proses penyembahan dengan cara pengorbanan manusia (sesajen). 
Karena manusia adalah makhluk mulia yang tak pantas dikorbankan secara cuma-cuma, 
meskipun dilakukan dengan suka rela. Allah swt sendiri yang tidak memperbolehkannya, dengan 
Kuasa-Nya ia ganti Ismail dengan seekor kambing. Itulah beberapa hal yang harus dikenang dari 
Nabi Allah Ibrahim as. Sebagai umat manusia yang beriman dan beragama sudah sewajibnya kita 
mengenang dan menteladani apa yang dilakukan Nabi Allah Ibahim as seperti yang diterangkan 
dalam al-Bagarah 127: 


Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail 
(seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 


Dengan kata lain Allah swt menganjurkan manusia untuk mengingat dan meneladai kehidupan 
Ibrahim terutama ketika Nabi Allah Ibrahim as merawat dan merekontruksi ka'bah sebagai 
baitullah. Sehingga berbagai ibadah dan ritual peyembahan kepada Allah swt menjadi kewajiban 
bagi umat muslim sedunia yang mampu menjalankannya. Itulah ibadah Haji. 


Para Jama'ah idhul adha yang berbahagiaHaji meupakan salah satu ibadah yang sarat dengan 
simbol dan perlambang. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna 
yang tersimpan didalamnya sangatlah percuma, karena yang demikian itu hanya menyisakan 
kelelahan belaka. Kelelahan yang kerontang tanpa kesadaran. 


Kaum muslimin dan muslimat, meskipun saat ini kita berada di sini, jauh dari tanah Haram, tidak 
berarti kita tidak bisa meneladani Nabi Ibrahim. Karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik. 
Namun sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tidak mengenal batas ruang dan 
waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita 
berinteraksi dengan tetangga, teman, saudara dan umat manusia pada umumnya.Saudara- 
saudaraku seiman dan setagwa 


Bila kita tengok bahwa haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian 
sehari-hari untuk digantikan dengan dua helai kain putih yang disebut dengan busana ihram. Maka 
ketahuilah dibalik keseragaman ini tersimpan beragam makna. Pertama bahawa pakaian yang 
selama ini kita pakai sehari-hari sangat menunjukkan derajat dan status sosil manusia. Oleh 
karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk haji dan berniat menghadap-Nya maka 
segeralah tanggalkan pakaian itu dan gantilah dengan busana Ihram yang serba putih, karena 
manusia di hadapan Ilahi Rabbi sejatinya tidak berbeda. 


Kedua, Pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai namun juga identitas yang menyelimuti diri 
manusia hendaknya segera diluluhkan ketika menghadap-Nya. Allah tidak akan pernah 
membedakan antara peabat dan rakyat, antar penguasa dan hamba, antara pedagang dan 
nelayan. Semua itu dimata Allah swt adalah sama. Seperti putihnya seragam yang membalut 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3943 


raga. 
(BI lg) SUV AH Ie IN Jua3Y 2 pl O paku! 


Artinya, orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara, tiada yang lebih utama seorangpun dari 
seorang yang lain, melainkan karena tagwanya (HR. Tabhrani) 


Ketiga, Pakaian itu adalah sifat manusia. Ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah 
Sang Maha Kuasa, hendaklah ia mencopot segala identitasnya. Baik identitas sebagai tikus, 
buaya, serigala ataupun identitas sebagai kupu-kupu, merpati ataupu kasuwari. Artinya, segala 
macam sifat yang melekat baik negative maupun positif sebaiknya dihilangkan. Jangan pernah 
merasa sebagai apa-apa jikalau engkau menghadap-Nya. 


Keempat, pakaian itu mengingatkan manusia akan ketakberdayaannya. Nanti ketika menghadap 
Ilahi Rabbi manusia tidak membawa apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya. Sebagai 
pertanda bahwa sebaiknya manusia hidup dengan sederhana, karena semua akan 
ditinggalkannya. 


Ma'asyiral Muslimin RahimakumullahSelanjutnya Thowaf mengelilingi ka'bah tujuh kali putaran 
adalah perlambang kedekatan manusia dengan Sang Khalig. Begitu harunya jiwa manusia ketika 
lebur mendekatkan diri pada Baitullah, seolah ke-dirian manusia hilang ditelan kebesaran-Nya. 
Thowaf dapat diartikan hilangnya diri terhanyut dalam pusaran Energi keilahiyan yang tak terkira. 
Thowaf adalah simbol hablum minallah yang hakiki, bahkan lebih dari itu. Tidak ada lagi habl 
penghubung antara manusia dan Sang Khalig. Karena keduanya telah menyatu.Kemudian sa' 
berlari kecil dari shofa ke marwah. Ini merupakan rangkaian setelah Thowaf yang dapat diartikan 
sesuai perspketif sejarah. Ketika Siti Hajar Ibunda Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim as. 
Maka ia pun harus bertarung mempertahankan hidup ini dengan mencari air dari bukit Shofa ke 
Marwa. Kehidupan sarat dengan perjuangan. Usaha menjadi suatu kewajiban bagi manusia. Tiada 
air yang turun dari langit, namun air itu harus dicari sumbernya. Begitulah kehidupan di dunia ini. 
Hidup itu suci dan harus dijaga seperti makna hafiah kata Shofa yaitu kemurnian dan kesucian 
sedangkan. Namun hidup itu juga cita-cita yang jumawa dan penuh idealism seperti makna kata 
marwa yaitu kemurahan, memaafkan dan menghargai. 


Jika thowaf menggambarkan hubungan dan kemanunggalan manusia dengan Sang Khalig, maka 
sa'i menunjukkan bahwa kehidupan haruslah dijalani sesuai dengan hukum kemanusiaan. 
Berinteraksi, berhubungan dan berkomunikasi dengan sesame. Maka kehidupan ini haruslah 
menyeimbangkan antara keilahiyahan dan keinsaniyahan. 


Ma'asyiral Muslimin yang berbahagiaSelain itu simbolisme dalam ibadah haji juga melekat pada 
Ka'bah Baitullah. Di sana ada hijir Ismail yang berarti pangkuan Ismail”. Di sanalah seorang Ismail 
putera Ibrahim yang membangun Ka'bah pernah berada dalam pangkuan sang Ibu Hajar, seorang 
wanita hitam yang miskin juga seorang budak. Dengan ini Allah swt membuktikan bahwa seorang 
hamba pun dapat dimuliakanya dengan memposisikan kuburnya disamping ka'bah baitullah. Itu 
semua karena ketagwaannya. Ketagwaan Ibu Hajar yang mampu berhijrah menuju kebaikan dan 
kemuliaan. 


Sedangkan padang Arafah sebagai tempat para haji menunaikan wuguf merupakan ruang luas 
yang terhampar untuk memasak diri seorang muslim hingga ia mengenal siapa jati dirinya sebagai 
manusia. Arafah adalah ruang berintrospeksi diri, siapa, dari mana sosok diri itu dan hendak 
kemana nantinya. Oleh karena itu ruang ini dinamakan arafah yang mempunyai satu asal kata 
yang sama dengan marrifat yaitu mengeatuhi dan mengerti hakikat diri. Diharapkan setelah diramu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3942 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam padang arafah ini seorang diri bisa menjadi lebih arif (bijaksana) dalam mengarungi 
kehidupan dan mempertimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat seperti yang disimbolkan 


dalam thowaf dan sa'i. 


Dari Arafah menuju Muzdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan 
syaithan yang akan dihadapi nanti di Mina. Manusia haruslah selalu waspada bahwa syaitan ada 
dimana-mana. Karena itulah senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar dan menakutkan. 


Tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran dan keteguhan hati. 


Ma'asyiral MusliminDemikianlah uraian dalam khutbah ini semoga ada manfaatnya bagi kita 
semua. Dan amrilah kita berdoa kepada Allah swt semoga amal ibadah kita diterima. Semoga kita 


yang disini diberikan kesempatan mengunjungi tanah haram di lain waktu, seperti cita-cita kita 
semua. Dan semoga mereka yang berada di sana diberi keselamatan semua. Amien 


02, h09 


Id Tati ja Ust £ Op Aa Ou jha ASI Stabat U) ak SEA gam AA ga op Be Sel 


3w 02 0-0 — 0. Sa 0 wa 


1 Uki an ala ph Cpu San IE, SU AM ya eU AA) Med ag 


» 202. ox 


ae syaa 


Khutbah Kedua: 


Pan Pad A30 - 


Ian A1 ET AN AN, da Y) IYA, TN aa Pa dai, AB oh AM 


alasan Vakan Dl Agil d Uya Yan Aj AN YAN Y Ol AN) laa, Hj dd SA SN IS LSN 


#00. 0w- A20 -- AL 0 


Gas Cealus lag tot di Je ntun Una de ae pall Apa) IAI Span one 


00 02 2. Bon S9. w 


Is JB, Kai AS Was Hy deg aa PSA KINI Tale ti WS Tail il Lai A INA AI Ugal 3 ag Lal 


Om 


Cg ale 8 uaha Laman Un an We paka dele Vjla Via adil GNU al Ge Dakar SL NI 


33 Je) Date ae) SA BAB AA 5 pa Tali Ai SL, OTngg Bilal Jay ntun bau Ji Ssh 
GA SI Uta an G3 Up 2 pa iLumb Aa 33 wi, Mona ih 


SAN, Sad Isi Cynkadiy SUN 5 AI AGAN eta LI Ialediy rabadiy Italy Gan ad) AS abi 


0 d5 naa Pa WAR 


Ag RAT Par) 3 LN Usus J5 pakar 2) Grab dl ly Sa ai an Lao $ date” an 
Ll spaludi oakii Ala neh Layu Vak 02 yk: Lag Upin ab Uya) La ay spy JA, sal CNN 


Sh S3 0 0. .. 90 0 ee Soe 0 20 2 0Ow - 
pe CN Sad il Cl 5) AAN DAA) ELIA ah UI GI 3 A3 Hd LL 


102 2 03 uc. 03X oo. 2 010 


vgS SI Sa Kian Pal) PKN, SAS ye cet) ANA 53 lal) Ola VI, Jas bat PI) 3) ! Aloe ai 


Pn na Sai In, S3, 
Pet 


Sumber : 


http://nu.or.id/page/id/dinamic. detil/9/34607/Khotbah/ 


Ketauhidan. Mengangkat Derajat Umat Manusia.html 


1962. AURBAN HASIL IURAN SISWA 


PERTANYAAN : 
Ahmad Rudi Hamzah 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3945 


Assalamualikum wr.wb. mau tanya nich.., tentang kurban : jika suatu lembaga mengadakan iuran 
wajib kepada tiap person seperti lembaga" pendidikan seperti madrasah aliyah negeri guna 
membeli sapi/kambing untuk dikurbankan apa itu dinamakan kurban? jika iya kenapa harus 
meminta iuran yang mewajibkan ? Bagaimana kacamata figh dalam menanggapi masalah ini ?? 
silahkan solusinya ! 


Umi Davin 


Tambah pertanyaan : Meminta uang paksaan yang digunakan untuk bergurban, Bagaimanah 
status uang itu ?? pertanyaan saya yang selanjutnya ini, untuk menambah solusi, yang mungkin 
bisa digunakan untuk menjelaskan kepada pihak2 sekolah yang mewajibkan luran @urban 


JAWABAN : 
Mbah Godek 


Penyembelihan sapi/kambing hasil iuran wajib siswa tersebut tidak dinamakan kurban, , akan 
tetapi jadi shodagoh biasa, dalam arti niat kurban tapi tak memenuhi syarat,, itu pahalanya tidak 
dapat pahala kurban tapi tetap dapat pahala yaitu pahala shodagoh biasa. Dalam hal ini pihak 
sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran tersebut, berbeda jika buat seragam atau apa yang 
hubungannya dengan sekolah, maka diperbolehkan. 


REFERENSI: 
589 p1 25) - sal eBYI 
IS er Bir IU aa Maa | Aa) JS OY WBS ps LP NIS oorian ad rela Ob I Lama ya ST pl 
IA ya PT PAN dal Gia pig ia Jl pala dal om Wall) SUS uya Bay 


Jika lebih dari 7 orang bersama-sama/berserikat (mengorbankan) dua ekor sapi musya'ah atau 
badanah dsb, maka hal itu tidak diperbolehkan (tidak mencukupi), karena masing-masing tidak 
menentukan seekor badanah atau seekor sapi dari masing-masing tujuh orang itu... Sedangkan 
hewan yang terlahir (akibat persilangan) antara unta dan kambing, atau sapi dan kambing, 
seyogyanya itu tidak mencukupi untuk (gurban) lebih dari seorang. 


Najwa Asnawi 
Putune Hadir simbah Mbah Godek, niki kula betakke pesenane jenengan... 
Ju sil PJB asus Oya3l) Ugale O yul Ci led Sea) Hg 3 ds 0 yak! Pepe oya Jera) US Oekinaa d3 IL us 


Gb dm ling 8 bel an) bg MAS) Or SAS yag adan uya 2G jl Hb jateng 9 
Dari keterangan Imam Ahmad Bin Hambal pada kitab Musnadnya, dari seorang laki-laki golongan 


Muhajirin : Para Muslim atas Syratnya (kehendaknya) boleh secara syar'i, Maksudnya tetap atas 
(haknya). Al-“Algomi (Muayyiddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Abitholib Al-Algomi Al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3946 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Baghdadi) berkata: Al-Mundir (Saikhul Islam Abi Bakar Muhammad Muhammad bin Ibrohim bin 
Mundir An-Nisaburi) berkata: hak muslim dengan syarat kebolehannya (dalam penasarufan 
hatanya). Kebolehan seorang muslim tidak termasuk Fasid. Al-Jaizah (kebolehan/kerelaan) 
termasuk bab pembahasan dengan mencukupi Agad yakni Akad dalam Agama.Jaizah 
(kebolehan/kerelaan) tidak untuk dirinya sendiri. Dan disyaratkan mencukupi kemaslahatan, janji, 
kepemilikan, Agad, Tadbir,jual-beli, pernikahan & talak. | Siojul munir juz:3, shohifah:406 |. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/489553314400815/ 


0235. CICIP SEDIKIT DAGING GURBAN ATAU AGIAOH 
PERTANYAAN : 


2 Walet Cihuy 


Assalamualaikum. Benarkah orang yang ber-agigoh atau ber-gurban itu, si penunai tidak boleh 
memakan daging kurban dan agigah tadi dan bilamana dimakan penunainya apakah bisa 
membatalkannya ( tidak dapat pahala ) ? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wa rohmatullaahi wabarokaatuh. Yang diharamkan memakan adalah berupa 
kurban atau agigah yang wajib disebabkan oleh nadzar misalnya, kalau ia memakannya maka ia 
harus mengganti daging tersebut untuk diserahkan pada fakir miskin, sedang bila kurban atau 
agigahnya berupa sunnat (bukan karena nadzar) maka baginya malah sunah memakan sedikit 
dagingnya.... 


le na US ja Gg panam JET pg Gl NISN gag Ay saka Len sgala Roma aa JSI Lag 
(2/333 cad si AA Si (3 NS aa 3 JI JS Gilb) G3 AL entatu Seat 

“Haram makan daging hewan kurban atau hadiah yang wajib sebab nadzar. Kalimat “haram 
makan dst.. Haram bagi orang yang kurban dan yang berhadiah, makan hewan kurban dan 
hadiahnya. la wajib menyedekahkan semuanya, termasuk tanduk dan kukunya. Andaikan ia 
memakan sedikit saja maka ia harus menggantinya untuk diserahkan kepada fakir”. (I'anah al- 
Thalibin 11/333). 
0286. Kulit Hewan AGurban Sebagai Upah Penjagal 
PERTANYAAN : 


Smel Mel 


Biasanya di kediamanku sewaktu "bulan haji" bila memotong hewan gurban dengan meminta jasa 
orang lain « penjagal dsb» kemudian ia diberikan kulit.. setelah itu biasanya dijual olehnya. 
Pertanyaannya : Apakah daging atau kulit hewan kurban boleh dijual atau dijadikan upah buat 
penjagalnya ? 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3947 ) 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Menjual atau menjadikan sebagai ongkos, terhadap kulit, kepala, kaki gurban maupun bagian 

badan yang lainnya oleh pihak mudlahhi maupun wakil/panitia adalah tidak boleh, bahkan untuk 

gurban wajib/nadzar wajib disedekahkan keseluruhannya dan sama sekali tidak boleh 

memanfaatkan semisal kulitnya. Beda halnya dengan gurban sunat, walaupun juga tidak boleh 

menjual sedikitpun tetapi memanfaatkan semisal kulitnya masih diperbolehkan. Keterangan 
diambil dari : 

Ni 9 pel dlaor Lagi Sai Laser 3 bagai yI Upaya SI ( RPP! oa) Cari aa Pul dee LI (Ya d3) 

Le sai AYI SI, 

(Tidak boleh menjual), maksudnya har am atas mudlahhi menjual sedikit saja (dari gurban) baik 


dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai ongkos penyembelih 
walaupun gurban itu gurban sunat. (albaajuri 11/311). 


bagas al OS Ti Te VI SAB ya La at NY 


Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun dari hewan hadiah dan gurban baik itu nadzar ataupun 
sunat. (al-Majmuw' 11/150). 


Kolel ad LS alel dy 3g lag 0S Usul pita OLI ali 


Maka tidak boleh baginya (mudhahhi) memanfaatkan kulitnya (gurban nadzar) seperti 
menjadikannya untuk wadah, namun boleh baginya meminjamkan dan menyewakannya. (al- 
baajuuri 11/301). 


Namun bila daging gurban tersebut telah dibagikan hukum menjualnya adalah : 


2» Boleh apabila penerimanya termasuk orang-orang fakir-miskin karena daging gurban bagi 
mereka bersifat tamlik (hak kuasa memiliki) secara penuh sehingga baginya boleh melakukan 
muamalah dengan dagingnya seperti menjual, menghibahkan dll. 


2» Tidak boleh bila yang menerimanya orang kaya karena daging gurban bagi mereka bersifat 
DHIYAAFAH (suguhan) yang hanya diperbolehkan bagi mereka memakannya 


244 — Pn he EN ae ds oa pem Ata Low 
ga NA Mus au sa ali ea 
481-480—5 Im « SELAI AYI Kia Je Lea HI ega 


— an oolael Una dip LE Y ALS yag Ankey Ulas! uan oya IDEYI SK Ilir Ang S Ogo Ai Cal La digag $ LSI 
Il inka) US ea oa Ja kepunil Lae ya Y ET Ani OP PW Temdl Up Ale Ga el Ogoh Hse ON 
Ce DUS play LS pil Oyoy dam Oyd dal) Saat SAI All 3 dm CI bl Jess IS da Uh Pb ama d Ody 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3945 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


V8 GL LS ang IL oa UN LA by Oles dala (TAI Aatahi Ie AKA Y SENI oya ora AI rd 3 ds 
ANE GS Rb deng Uda peealae) lor Tily JSIL Ja On) mede dah Ia meat Kom oya Ui slaBYI EL jp 
BN Upin ppabany La el Slaah JB JUNI Kai ya PLAY Tenan LS ya Koni! Catat IL LS Ceg) SlAAYI NAS, Laney 
#leB II Ul nb gan da ab peatay Ui SAE LL JS AJ oya Cm AA) mental! | mad AS Kapil LS Sl AAN 
MS dai! Jap AB ay Sian! pendar LS pegalabl 33 ABI Jp Ale Jo LS JSI oa ah Id man DB pel) Sala Lah 
ab ad Ip mand LI AS Ol Yg An EV SY BIUS LV p pel Lonely AT LL JII eLYI ye 
Bad! Rd Ge laEYI I elAAYI jer HADI Ab Ol EL syal ig AeUYI dong Se JSI dg dd jer ily on) 
JG La Of only cdma AU Of And II al J Olg Dang Ted gag YP RU A00 (de lab YIY 3 adl ya AN Celah 
Of ane MB Ja VI St da ab jer Ll Lita pel ia II Ob slaaYI ISI salih Slow V9 eiladi PNS Alb ,a 
dj dajay demia yag Onkl Oflakah Late segi dl Ciukai Gil mal il Him Amal alay LB mai ya Ope Gb aga 

Ang Sg ly AI) Gatal Sopo! Ama ji Aeon janet Sekall LAI Y RL AS pe SARI JAS Jl AL ta) ES 
Aa Ap JA YI, Bakal! oya da Ig LayAy H0 oya JSI aka Sat Y Ad) Ga Of Sena denda A3 SU SMS 
Ad OY pal ady MIS 3 aa Yi gd HI pall, Bakal Oya mal Ci ale ag PUS SY pal oya data IL 
ai UNS Lah AU yag SAN II 3 Ll AI Saki IS il lab) Gakadi Jd Re jkaa 5d RAY, 
0x3 mad ad Span dl le U malah 

302 — 2— Sell 


bo OM 3 bejat SIN Amd 0g ya Y Lead oa SU gai! RemedYI oya dgby leyry SI Lain palang d3 
AP pp MAS 0 yA dell ol AAN oleng pala Lala Alan (AS NG SUSUN BLS 0g gan ya ea roda on td Ina 
da S0 JUN NS Ol LAS HE ya AAN pa AA Yg Bakal 5 slARYI ASI Yy Bekal 4 SLAG . alay all Ja 
AS Uma yy Lek JST KerlaI yaip Gasai Ja by Sisa pan! dale Gilas CA Lang 70 Jp SU Hb OS RN 
SRI oya An Small AKA al J9 ear SI (OS Ll ELRAIN J3) Csakildl JB LAS Tapa AS ASI V3 jer 
SEN pg Tr Ie JLABYI La j4 SY UAS madya Ab Bp! Bl ab eny Heal Bls SIS Ol HS Ld, 
d3 JG OLI BSE oya IV Ade JL SU BEI ya JH all eeaadl BE IS 9, IIS An) ya SY Ayo 
Agil ad Jha UJI 3 Gakaiy yandl JST Ily da3 —JB Ol Ii ala oya Aaalg Gatal HB SY CSI Bakal Jas3YI, 
Sel and dil dala Beuas Aepnndl meadl aad MY (SI Reader Keras 


Wallaahu A'lamu bish Showaab. 


0444. MENYEMBELIH HEWAN OURBAN DI HALAMAN 
MASJID 

Oleh Muhib Aman Aly 

Penyembelihan Hewan Aurban Di Halaman Masjid 


Secara hukum syar'i status Halaman yang biasanya berada di depan masjid adalah sebagai 
berikut: 


a). Milik Masjid: artinya tanah halaman masjid berasal dari hibah seseorang atau dari 
pembelian menggunakan harta milik masjid. 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3949 ) 


b). Wagaf kepada masjid: artinya tanah halaman masjid berasal dari wagaf seseorang 
kepada masjid. 


c). Wagaf untuk kemaslahatan muslimin: artinya tanah halaman masjid berasal dari 
wagaf seseorang untuk kepentingan umum yang kemudian dimanfaatkan sebagai 
halaman masjid. 


d). Wagaf majhul. Artinya tanah tersebut berasal dari wakaf akan tetapi tidak diketahui 
keperuntukannya, apakah untuk masjid atau untuk kemaslahatan muslimin. 


e). Tidak diketahui asal usulnya: artinya tanah halaman masjid tidak diketahui 
statusnya, apakah berasal dari wagaf ,milik masjid atau sudah ada sebelum masjid 
berdiri. 


Hukum penyembelihan hewan kurban di halaman masjid tergantung dari status tanah 
halaman masjid tersebut. 


Jika status tanah halaman masjid model a dan b, maka hukumnya tidak boleh, karena 
penggunaan harta milik masjid harus semata-mata untuk kepentingan masjid yang 
bersangkutan, bukan untuk kepentingan perorangan atau umum. Akan tetapi jika 
sebelumnya tanah tersebut di sewa dengan harga yang pantas, maka boleh disembelih di 
tempat tanah tersebut selama tidak mengganggu kegiatan masjid dan tidak menggunakan 
fasilitas masjid, seperti jeding masjid, gayung, sapu dll. 


Sedangkan pada tanah masjid model b, pemanfaatannya hanya untuk keperluan masjid 
sesuai dengan maksud wagif. 


Adapun halaman masjid model c, dapat dipergunakan untuk kepentingan masjid atau 
kepentingan umum lainnya, seperti tempat menyembelih kurban dan lain-lain. Sedangkan 
halaman masjid model di dan e, pemanfataannya tergantung dari penggunaan kebiasaan 
masyarakat dalam memanfaatkannya. Jika sebelumnya sudah baiasa menyembelih kurban 
di tanah tersebut, maka hukumnya diperbolehkan. 


0473. BOLEHKAH OURBAN DENGAN KERBAU 
PERTANYAAN : 

Ibnu Zainulmutagin 

Para hadirin, apa hukumnya ibadah kurban dengan kerbau? suwun.. 
JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot 


Syafi iyah memperbolehkan gurban dengan kerbau (liat kitab Hasyiyah Al Bujairami) begitu 
pula Hanafiyah (lih. Al “Inayah Syarh Hidayah ). yang tidak memperbolehkan gurban 
dengan kerbau ulama WAHABY Ibn Al Utasimin liat kitab Liga' Babil Maftuh. 


? Masaji Antoro 
BOLEH bergurban dengan kerbau. Referensi : 
Jesiad (lalai? Ala (GAN Lang) B3 (onyA kl ing) Jing Jah pai oa NI ai V Ap02NI Ol Je sell Gi 
bekam Rel ISU) Plat Ali ena ella cape ema ja oya ai ab SRG (Jari mad SSI 
92 Yg 6 play Ale AI lo da2 Jis |, (34/22: AI (bai Tg oya aj) La Je pom Ig SA Sasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3950 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


la nu koma al ubuole 


Para Ulama Figh sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan binatang 
ternak yaitu : Unta, Sapi (termasuk kerbau) dan kambing (termasuk kambing kacang) 
dengan segala jenisnya mencakup ternak jantan atau betina, yang dikebiri atau menjadi 
pejantan. 


Dengan demikian kurban tidak diperkenankan memakai selain binatang ternak seperti sapi 
alasan (hutan), kijang dan lain-lain berdasarkan firman Allah “Dan bagi tiap-tiap umat telah 
Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap 
binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka” (AS. 22:34.). Dan tidak 
diriwayatkan dari nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam dan para sahabat 
berkurban memakai selain binatang ternak. | Al-Figh al-Islaam IV/259 |. 
Lap EA lp ENG SIN Sega Uda Se Glbay 1 dkk ol JL» Pa Jaa 
Lam late « SA Aa AAA Spa S9 «MA Kal AI al si lali dala L 
Ag yang dl). 
(dy 2241 3 Jae Gnya ly OI Olly pil ra. 
BAMAR (SAPI) adalah kata jinis, berkata Ibn Siidah “Sapi diucapkan untuk menamai yang 
jinak maupun yang liar, jantan atau betina, bentuk tunggalnya BAGARATUN dikatakan 
dalam kalimatnya terdapat ta' karena bentuk tunggal dari isim jinis, bentuk jamaknya 
BAGMARAATUN. Ulama Fugaha menyamakan hukumnya dengan kerbau dan menjadikan 
keduanya seperti satu jenis. (Mishbah al-Muniir, Lisaan al-“Arab dan Kamus al-Muhiith). 
| Al-Mausuuah al-Fighiyyah VIII/158 J. 
OLI Jay ky 4 Raga Kd Td pong GS OI Sala dg 4 Una JA Gay jd AYI Wol 3 
2, 
BINATANG TERNAK. Yang dikehendaki dengan binatang ternak adalah unta, sapi dan 
kambing (baik domba atau kacang). Kerbau disamakan dengan sapi dalam al@uran tidak 


disebut karena binatang ini tidak terdapat dilingkuran arab. | Tafsiir as-Sya'raawy 1/6140 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0636. BOLEHKAH ORANG YANG OURBAN MEMAKAN 
DAGING AURBANNYA 

PERTANYAAN : 

Bolehkan orang yang gurban ikut memakan daging gurban ? 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Yang diharamkan memakan adalah berupa kurban atau agigah yang wajib disebabkan oleh 
nadzar misalnya, kalau ia memakannya maka ia harus mengganti daging tersebut untuk 
diserahkan pada fakir miskin, sedang bila kurban atau agigahnya berupa sunnat (bukan karena 
nadzar) maka baginya malah sunah memakan sedikit dagingnya.... 


2.3 Pad - 9 o Oo. 0ow - Io Lo A30 —- 0 R0, 0 AL0o —— 0. 00 0. 0 - 0 A40 R0, 0 AL0o 

ade Kama LS ega Gale) Pnrad! JT ppang SI (ENI ppay Ji) saji Ly san Pj keep oya JSI ePu3 
30 Inn 020 - 9 Pee... Ore. 90 - 0. w . 0. 3 8. w 

(2/333 clUl ate) sial dah CP SUS oya Ld JST li Lily US ab Lenny Gatal 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 3951 ) 


“Haram makan daging hewan kurban atau hadiah yang wajib sebab nadzar. Kalimat “haram 
makan dst.'. Haram bagi orang yang kurban dan yang berhadiah, makan hewan kurban dan 
hadiahnya. la wajib menyedekahkan semuanya, termasuk tanduk dan kukunya. Andaikan ia 
memakan sedikit saja maka ia harus menggantinya untuk diserahkan kepada fakir.” (I'anah al- 
Thalibin 11/333). 


0637. BOLEHKAH MEMBERIKAN DAGING AURBAN PADA 
NON MUSLIM 

PERTANYAAN : 

Tanpa Nama 

Bolehkah daging kurban diberikan untuk orang kafir ? mohon jawabannya 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

Ulama berbeda pendapat : 


- ada yang Mutlag tidak boleh (BAIK URBAN SUNAT-WAJIB) seperti dijelaskan Ibnu Hajar 
dalam kitab Tuhfatul-Muhtaj : 


Lain tama UI) Cekgd, pi Of Ala pay Walls Lea JUL ASI Spm US Kp SL ai ye baal di (da) 
xa Ls HK Aja LA erakal AKG Lb kas oh ENG 
- Dalam Al-Majmu' (Syarhul Muhadzab) disebutkan, boleh memberikan sebagian kurban sunah 
kepada kafir Dzimmi yang miskin. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk kurban yang 
wajib.” (Hasyiyah Al Baijuri, 2/310). 'anatuth Tholibiin Juz 2 : 
Lab Ugia enjUas) LB ema Lal wak oya Ii SG Ol ea bb png 


“Dan disyaratkan pada mereka adalah dari orang-orang Islam, adapun selain mereka maka tidak 
boleh memberikan kepada mereka dari kurban sedikitpun”. Nihayatul Muhtaj bab kitab Udhhiyah : 


LA US aja dejay 0 billan Lain HIS lab jang UUS Lain JUL Jaana WA ab oP en PU PA EP 
Hap HS md ani pi md At Hit Gl JL Indah BE Lgi rai Se AK WB ia Al galih mi! das) 
Yang memperbolEhkan syarat kudu Fagiier nemen : 
36 PAI ya Bil BY UAS yak! BL Late dai! SY Gal p yel 3 Eh BE my 
Bg Rabi Jade AA ki pb ya 03 Ain Kena £ yak SAI Oi Ketat LSI AS Lain dab LE 
OP PAI TA Gale) PIN Upin Udi Sah jl meki oUasl 3 pp UI $ pam 3 La Ol 0 da SUS Pal op Tb 
SV EN 0nb YP ab PL tani 
Lain Udi Ad Sele mid! alel P Uisal SUS oya Jos jay Reoely jl Ragukan Lb jl Uniid Uillan Upin AS plabl JR Y LS « Lain 
dea Oh AA Ha ear Ol g pammll 3 LSG Oral! Gl) lis sad 3) SIKU. 
BY dog Sai denga dy PASI anal jd pai j3P LAS Gak All SAI IT adil in PL plabYI 3 Ja 
one pad Jasaki JT PUS EA lal OS yel kal daa PASI dtang My pd Aa Le din pda OT ga KPI 
CLS olah AJ Tonana 8) HI OS Yg JaL dian ih . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3952 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hasyiyah Bujairomi alaa al-Khothib XI11/244 : 
Aeddl Jt el, pall 3 Lgitoel) Ape! oya Cyaklemdl Eli pall jl yan (ale AYI mani ja Cal JB 
op ala nian lg Somad oya Ah an 
MARS Upah oya Let jl Reno Alor GL mail eUas| Lagi IL 0S Lal Ci eare MIL IU, 
UNS Calon Ia pak Gal ANIS Il Ate Ceakual gat Ad JSTU el DU Uga Tab UU JE cl 
JA Ay Rent Oya & yet Tab oya ealabl 33 Al Kamal latin, Ah 
al-Majmuu' VII1/425 : 
and Ja el, alabi 3 Igiktnily (Rpm2YI oya rakus si yA3 label jl por de AYI mma) ag jl Cal ye Gali Jis 
kb) Alor Gl mad! sae) Lal SU 0S) ad) ai aa IL Juga ala in gal GS mal Gn Ah YAH 
Ain Crab! ga adl IU ab DB Lb ab Uh JB CS, gb pn las Jl). 
PEP Oy & aed Rm oa melek Jap dl AN asing): ayal JB £. 
dala) jom AT Ad lab MY KETII Ilonely 2 saly oyadl JB IA CAS Upin penlas OT jg HA al Feddl J3 
pe Wako PLS pan Yg sad Ualab) jd £ jas Abate SY) Lamb II ALS al. 
Li UidG ji aa jl petaali Ulgor ji eljid IS Of Raoloey clgin Rod Jd alel 3 il elala Jia oa mel. 
kp ya sha 
PAS Upin TS Gaga OT Org Sala ya KAS La yakin TI ya Fed OT de lali Jai GI AAS R2 ya Adi Ul 
Ada Lali y Aap Cg Cal JAV CAB KUN Rom Ja BB ulas opal Lada 3. 
PASI Ih JI yag dani) Glbuuly eUlany yag gal) dya Gil gs Ika Ji. 
JSIL Rep YI Ily Ali jande Sakaiy Gan! JT 13 UUT SUS Ja Ofg clan YIg Bara, JSYI og pe Ol eyang 
yardh Garedl,. 
0653. Aurban dengan IURAN 
PERTANYAAN : 
Anam El-baluri 


Assalamu alaikum, Bolehkah gurban tetapi urunan?, Ada 7 orang mau gurban sapi,mereka urunan 
1 juta'an.terkumpul 7 juta,trus dbelikan sapi bwt gurban,bolehkah hal tersebut? Mongoo.... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. HUKUM URUNAN @URBAN : 
“ Bila keberadaan ternak yang disembelih mencukupi untuk dikurbankan pada jumlah anggota 
yang berurunan maka SAH seperti seekor unta atau sapi untuk tujuh anggota 
Alor Edhi (galon na 32 Bl IN RA A9 Caela y YI Lagumudl JA Y jally BLSII Of (de (1) seal Gil: 

KAI Ing ga Lor eka Sail 3). (2) Gina gp BN Ran 10 Tin Had plang Ale Al Can AI Jay MUA 

hah 3 Lin nam JS CAN YN Lasi Of plang Ale Al dl BI Iyan Coat Cabe Uno play Ale Al Lon Cl) . 


(Ly demi dulu 186 yo ad el il 22275 1 kel wi “76/8 “al ALS (36 US Oni TO/S ad: 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3953 


420/Lx g WN SLAS elran Lay 619/B 2yAl! (238/1 :entighl (292 285/4 #etboadi ygka 119/2 1x adi: 
617/2. 

(2) (20974 AJI Kemas) el Aa al, 

(Ly 2 A3 #3 emak Y yag Re Ag oya om SILAANYI joe Watag S Aasil GNU Nilam oya Ae natal 
H2) SAB renang Chart! galang Anas 15) LS iki al Bil ey 3 Nyi ol yag Calya Jala SU Hi 
CP Ie JA) Rama Ainand OY (PI Tama bg CAP. 

Semua Ulama sepakat bahwa kambing domba dan kambing jawa tdak dapat dikurbankan kecuali 
untuk satu orang sedangkan unta dan sapi dapat dikurbankan untuk 7 orang berdasarkan hadits 
riwayat Sahabat Jabir berkata : " Kami bergurban bersama Rasulullah saw di Hudaibiyyah, satu 


ekor unta atas nama 7 orang dan satu ekor sapi atas nama 7 orang " (HR. Jama'ah- Nasb ar- 
Raayah IV/209) 


Juga berdasarkan hadits riwayat Muslim "Kami keluar bersama Rasulullah shallallaahu alaihi wa 
sallam dengan tahallul haji kemudian beliau memerintahkan kami berserikat dalam unta dan sapi 
setiap tujuh orang dari kami dalam seekor unta” (HR. Muslim). | Al-Figh al-Islaam IV/265 J. 


“ Bila keberadaan ternak yang disembelih tidak mencukupi untuk dikurbankan pada jumlah 
anggota yang berurunan maka TIDAK SAH seperti seekor kambing 7 anggota atau sapi untuk 10 
anggota maka panitia harus menjelaskan syarat rukun bergurban yang sesuai dengan tuntunan 
agama dan bila tidak mampu bisa mengikuti anjuran Imam Abu Yahya Zakariya Al-Ansori atau 
uang urunan tersebut dibelikan kambing yang kemudian diniatkan untuk gurban seseorang. Pada 
waktu menyembelih orang yang bergurban itu diminta meniatkan pahala gurban untuk orang yang 
membantu urunan membeli hewan gurban. 
okay #aalia pAAN AA ea DS) JAN SE US jafp Rn aya J3 AN BO) 2 3 Ai onlen il 02 GM) 
(ae Ul pai Vj Gila amiin Gila) ole op ia de KA Ge sya AN aa Jpg Talia Kun le 
Se AF Hem Bt Ki ge EN TE JE SA Any aya PT yo BU Lema hpa 
al AI Jaa jbr Aa dat os Pj OB ge3 
(Faidah) dari Ibn Abbas ra: "Sesungguhnya dalam bergurban cukup dengan mengalirkan darah 
meskipun dari ayam jago atau angsa sebagaimana dikatakan oleh Al-Maidani. Syaichuna (Imam 
Abu Yahya Zakariya Al-Ansori) menganjurkan orang-orang fakir untuk mengikuti madzhab 
tersebut, agigah juga di analogkan pada masalah gurban. Syaichuna juga mengatakan bagi orang 
yang melahirkan bayi dapat meng-agigahi dengan ayam jago menurut madzhab Ibn Abbas. 
(Masalah) Madzhab Syafii dan saya tidak mengetahui ulama yang berbeda pendapat dengannya 
tentang ketidakbolehan bergurban dengan seekor kambing untuk orang yang lebih banyak dari 
satu orang ... sampai pada pernyataan pengarang, Imam Khatib, Imam Ramli dan ulama yang 
lainnya berpendapat kalau orang lain bersekutu dalam masalah pahala gurban seperti ucapan 
seseorang: untukku atau ahli baitku maka hukumnya boleh dan pahalanya dapat diperoleh 
semuannya. | Bughyah al-Mustarsyidiin 1/255 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0654. URUTAN Keutamaan TERNAK untuk Bergurban 
PERTANYAAN : 

Mas Hudi 

Asalamungalaikum, mau nanya tetang gurban, lebih utman mana kalau kita gurban pke kambing 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3954 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


gebas apa jawa,karenaa dulu nabi ismail di tukar dengan kmbing gebas bukn kambing jawa. Matur 
suwun monggo 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. BERKURBAN DENGAN KAMBING DOMBA LEBIH UTAMA KETIMBANG 
KAMBING JAWA 

(emg) B3 il oya KS ag Web SKS YA ya P (Thn Ih Pe duo Pia Fun lalai) 
La oya ( beleaily ) ELAN slam BAU RI SS (BAGI ya Jet ) ja oya Gang SAI Ga Ga ga Jail OLI ya (ol 
Ia (old Polo adl F) ayun Ledarpy ian Uang La Gang (ola!) Lenka yang Y ll gag (ala F eliaadl ) OI 

AI Ka Jd3 BAN eyande Jeda deni Jd VI G Jumadil eU Ja el al Of Gong IE EN San 

(Paling utamanya Gurban adalah Unta kemudian sapi kemudian kambing domba kemudian 
kambing kacang/jawa kemudian persekutuan orang banyak dalam seekor unta kemudian 


persekutuan orang banyak dalam seekor sapi) karena kenikmatan daging masing-masing ternak 
diatas lebih nikmat dibanding dengan daging ternak setelahnya. 


7 ekor kambing domba lebih utama ketimbang 7 ekor kambing jawa, 7 ekor kambing jawa lebih 
utama ketimbang seekor unta karena semakin terdapatnya pendekatan dengan Sang Khalig 
dengan banyaknya darah yang dialirkan dari ternak. 


Warna ternak yang lebih utama adalah putih, kemudian putih semu, kemudian binatang yang 
sebagian warnanya putih dan sebagiannya hitam kemudian binatang yang berwarna hitam 
kemudian yang berwarna merah, hanya saja menurut al-Mawardi binatang yang berwarna merah 
justru urutannya lebih utama ketimbang binatang yang sebagian warnanya putih dan sebagiannya 
hitam. 


Keutamaan tersebut dikatakan (oleh ulama) karena mengandung nilai ibadah, dikatakan sekedar 
keindahan dipandang mata, dikatakan karena mempengaruhi kenikmatan dagingnya. | Minhaj al- 
Gawiin 1/266-267 |. 

Ora dial OLI A0nkamd jadI oya Jai Ola g BUSI uya Judi BAN) BAN ya Judasl And (Lalaoel) Jian Uai3 (AYI Lol 

UK BUSYU 34 gag yh ia gag ASUS ya Just Ala Loud! (ASI) Uas Ale Gita JS ling Sal o S5 U jan 

Hall o S5 

MI AI Jassl adi jasad Of (GUI) PAI BNI AI neon mel de aji ah oa Jas pdl oya mag 
Sedang dalam hokum-hukum berkurban terdapat beberapa masalah bahasan 


1. Urutan keutamaan jenis ternak : 
« Unta 
“ Sapi 
« Kambing domba 
« Kambing kacang 


Karenanya kambing domba umur setahun lebih utama ketimbang kambing jawa umur dua tahun 
(ulama sepakat) 


2. Berkurban dengan seekor kambing lebih utama ketimbang bersekutu bersama 7 orang dalam 
berkurban seekor unta ataupun sapi (ulama sepakat), dan 7 ekor kambing lebih utama ketimbang 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3955 


seekor unta ataupun sapi karena lebih banyaknya darah ternak yang teralirkan (menurut pendapat 
yang paling shahih) sedang pendapat lainnya menyatakan lebih utama unta atau sapi dengan 
menimbang semakin banyaknya daging. | Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab VIII/396 J. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0671. dadha Nadzar urban 
PERTANYAAN : 
@iswatun Nukhlisshoh 


Misal : ada orang yang bernadzar bekurban pada tahun ini, karena ada satu dan lain hal, maka 
kurbanpun gagal dilaksanakan, pertanyaannya, bolehkan mengghada gurban pada bulan yang 
lain selain bulan dzulhijjah. 


JAWABAN : 
Didin Banjarmasin 
Aaj di OS Ol Ren Tita SY ad MY peran d Legi 4 an OS UM Si Ga idl Abl Lala oh ma | UM 
BI yi Jaa lb dala Lang BL pa Ol) 
@urban nadzar jika gagal dilaksanakan saat hari raya dan tasyrig maka wajib digodho, walau di 
luar waktu Gurban. | al-Muhadzdzahb)|. 

KAN Ye (Lego 1) Old su adil 3 UY Y (do) Olgony Ad SUS by Jab lia end Ul led Ju Jp 
BN dpl pb aa Rod JL Y dl Ob 2 Gbu Ja Gila den Ielag LI IU Aja Kon Lali G Ke 
ISL RAB LI Y (BB OB) s3 WS MB CI DB Gp Lea da Lela il Ga ydl pel 3 Leena BP Lag Bala Bo 

SEA) Y (lapor) Olgong Ab 8 Konsil! Uby3 Jd ora UK Uli opuli ye Sela one & ku 
Fokus pada : 
S8 CSI DB ga US dg Lela af Gada pol 3 Leena ISI Gg Bal Sopo GNI dpl Abd au Loe Yah 
s3 Uh 
1120. AURBAN UNTUK ORANG TUA YANG TELAH 
MENINGGAL 
PERTANYAAN : 


Bagaimana hukumnya menyembelih KURBAN untuk orang tua yang telah meninggal yang tidak 
meninggalkan wasiat agar dikurbani ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
wal 33 Keusad! ana Jay mandek Baluadl ory HA Sama ILY jbr 4 cool OP WB yoy d Ol oa up Lepai N) 
Kue d ol, 


Tidak ada kurban untuk orang yang telah meninggal bila tidak meninggalkan wasiat sebelumnya 
(berdasarkan Firman Allah diatas), namun bila bila meninggalkan wasiat boleh dan kalau 
menyembelih korban untuk orang lain maka wajib disedekahkah dagingnya secara keseluruhan. 


Meskipun ada juga pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa berkurban untuk orang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3956 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang telah meninggal diperkenankan meski tidak meninggalkan wasiat sebelumnya karena kurban 
bisa dikatagorikan bagian dari shodagoh sementara shodagoh atas nama orang mati hukumnya 
boleh seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hirairoh :”Apabila anak 
Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal : dari sedekah jariyah atau 
ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya.” (HR. Muslim). 


Berarti menurut pendapat ini kurban seseorang yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal 
disamakan dengan sedekah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Nawaawyy : 


22 "Doa yang dipanjatkan, pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal demikian 
halnya dengan sedekah, dan kedua hal tersebut adalah ijma para ulama.” (Shohih Muslim bi 
Syarhin Nawawi 11/122) 


22 "Para ulama telah sependapat bahwa doa seseorang kepada orang yang sudah meninggal 
akan sampai kepadanya demikan pula halnya dengan sedekah yang ditujukan kepada orang yang 
meninggal, pahalanya akan sampai kepadanya dan tidak mesti orang itu harus anaknya. (Al 
Majmu' 15/522) 


| Referensi : Siraaj alwahhaaj 1/564, Tuhfah al-Muhtaaj 41/170, Hawaasyi as-Sarwaaniy 9/368, 
Mughniy al-Muhtaaj 4/293 |. 


1239. BOLEHKAH PENYEMBELIHAN OURBAN SEBELUM 
SHOLAT IDHUL ADHA 

PERTANYAAN : 

Royanul Fahraezie Zamzamy 


Assalamu Alaikum Wr.Wb........ Boleh atau tidak menyembellh hewan kurban sebelum Sholat Idul 
Adha.Sedangkan dalam Alguran ada satu ayat yang berbunyi "FASHOLLI LIROBBIKA WANHAR" 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Wr. Wb. Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah penyembelihan hewan 
kurban sebelum menjalankan shalat led hukumnya SAH asalkan pelaksanaan penyembelihannya 
setelah terbitnya matahari dihari kurban dan telah terlewatnya ukuran waktu dua rakaat dan dua 
khutbah ringan, sedang yang lebih utama dilakukan setelah matahari naik dicakrawala ukuran 
sepenggalah. 


Menurut Hanafiyyah setelah ia menjalankan shalat led meski tanpa khutbah.Sedang menurut 
Malikiyyah setelah Imam shalat led menyembelih hewan kurbannya (bila ia berkurban) sehabis ia 
menjalani shalat dan khutbah led. 
Lal IU 3 Romli! Lal S Gg co Konsil C3, Jl O Air ON elgkal: Ronadl CS) — CW Coil — 
36Y al Y! (JI aa) Las DE Jas Pan) Pn) (PPNI ex Pa £ ab IS Ima 33 Ja : 2) Ad JG 
BNI 3g latian Ag gl dibad J jg Chal ANA lah ag VI JSI pa Br! dal Dg sebal lan Ja 
JIN padi Pad dag Old al ID peale Kal Mad SA Jal lay Lal US Jl... 
2 — padi 3 la PU 3 Eh US ad ab Ale, IAI Ag Aan ID PLAY Reus! Sy Lelkan : (3) RSIWI JG, 
dsag tep Tekanan GAY! Jd Ja mad OP eLYI ad Ol re PUYI ad 3 ai Kan ad LI A3 aa JII 
PLAY 3 JI Yg SNLEI Jd ab pr NB deley UP Lou ad... 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3957 


3 BS PP pg ya lb daa Dia Gorinny UMS) JB Kotak, komladl 233 Joran : (1) Reid JB, 
LIL ur Ela Up oral Hd Kom ii UUS Jab ad OP Cp B0 by sat yag Jas de (2) HS GNI 
Pai gen Pai ika Lag Ga Tas Udah tea... 

4 — JELAS OS 0 HE Ole) Aa 3D j3 aa Ag II JK ya gadi ey Taka 2 (Ny MUI JB, 

pak Jah ena Ir G GAY SIB ya Leg OLS Of pLAYI mag Abed Aka y BILA Ama mali OS Ol Ja3NI, cin 
BLAI LIy HA Tera Oli Conkag Lad Cl Ain mahi mah came id sad Cl dani ID LIL OP Cab 


(2) 225-222/5 1 jeseh ya Clruaglag 4/6 1 US Unas tlraky Lay 7278 » pall - aSG 79-73/5 Sad 
kaga Usil AI Clnaaulay 421/1 #ag2ml dlu 120/2-122 : 15 cb (By) bawa y 233/3 LSI Ca AW: 
Hy elawula, 252/4 alan de li (2371 DIM elanay Lay 287/4 al sa (1). laumy 2, 186 5 
6/3 He II SLES lruulay 636/8 Hai (1).6/8 cd. 

BAHASAN KETIGA, WAKTU PENYEMBELIHAN KURBAN 


Terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan Ulama-ulama ahli Figh tentang awal 
pelaksanaan penyembelihan kurban dan waktu habisnya serta kemakruhan pelaksanaannya 
dimalam hari Raya 


1. HANAFIYYAH 


Awal masuknya pelaksanaan kurban dimulai dari terbitnya fajar dihari led Adha dan berakhir 
hingga waktu sebelumnya sedikit tenggelamnya matahari ketiga , hanya saja tidak diperbolehkan 
nagi penduduk kota yang dituntut menjalankan shalat led menyembelih kurban dihari pertama 
kecuali setelah menjalankan shalat led meskipun sebelum pelaksanaan khutbah. 


Sedang bagi yang meninggalkan shalat led karena udzur setelah berjalannya waktu seukuran 
mengerjakan shalat, dan bagi penduduk desa yang tidak dijumpai pelaksaan shalat led 
ditempatnya boleh menyembelihnya setelah terbitnya fajar dihari pertama. | Al-Badaa-i' V/73, Fath 
al-Gadiir VIII/72, Tabyiin al-Hagaaig VI/4, ad-Durr al-Muhtaar V/222 dan al-Lubaab Syarh al-Kitaab 
117233 |. 


2. MALIKIYYAH 


Bagi Imam shalat led awal masuknya pelaksanaan kurban dimulai setelah ia rampung menjalani 
shalat led beserta khutbahnya, bila ia menyembelih sebelumnya maka tidak diperbolehkan, 
sedang bagi selain Imam pelaksanaan kurbannya selepas imam menyembelih kurbannya atau 
setelah terlewatnya waktu ukuran pelaksanaan penyembelihan kurbannya imam bila ia tidak 
berkurban, bila seseorang berkurban sebelum imam menyembelih kurbannya maka tidak 
diperbolehkan. Dengan demikian penyembelihan sebelum dilaksanakan shalat led dan sebelum 
imam menyembelih kurbannya maka tidak diperbolehkan. | As-Syarh al-Kabiir 11/120, Bidaayah al- 
Mujtahid 1/421 dan al-Gawaaniin al-Fighiyyah hal 186 |. 


3. SYAFI'IYYAH 


Awal masuknya pelaksanaan berkurban adalah teelah terlewatnya ukuran waktu dua rakaat dan 
dua khutbah ringan setelah terbitnya matahari dihari kurban, kemudian bila pelaksanaannya saat 
matahari dicakrawala meninggi sepenggalah (waktu yang biasanya awal shalat dhuha) adalah 
saat yang utama, bila pelaksaan kurban sebelum waktu tersebut hewan kurbannya tidak tergolong 
udhiyyah berdasarkan hadits riwayat al-barraa' Bin “Aazib “Permulaan pelaksanaannya dihari kami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3958 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini adalah saat kami shalat, kemudian pulang maka kami mulai menyembelih” (HR. Bukhori- 
Muslim)Mughni al-Muhtaaj IV/287, al-Muhadzdzab 1/237, al-Mahally ala al-Manhaj IV/252 dan 
Nihaayah al-Muhtaaj VIII/6. 


4. HANABILAH 


Waktu penyembelihan kurban dimulai dihari kurban selepas waktu kira-kira pelaksanaan shalat 
led dengan dua khutbahnya yang teringan sebagaimana kalangan Syafi'iyyah. 


Yang paling utama pelaksanaannya setelah dikerjakannya shalat led dan khutbah serta 
menyembelihnya Imam pada kurbannya bila ia berkurban demi keluar dari pendapat yang 
mewajibkannya.Dalam ketentuan tersebut tidak terdapat perbedaan antara penduduk kota dan 
selainnya. | Al-Mughni VII1/636 dan Kisyaaf al-Ginaa' III/6Al-Figh al-Islaam IV/256-258 |. 


PE aa ob al IP Rusa 3 Je (G3 CUT AT oa oma Sy Ideal AL SS) oa BM SSI) 
Boby ola de meruadl 3 dasi Klo Gas Al SI eng Jl Sail ita Cl le SU Uiar 3 UAS AS Lantang 
PI Gaia Je Romy Pal 3 S3 mona G gadi ore SAI Ida gang A3 mel mi Ol yag WUS Je 
Sai GL AR Ontebed) BANI Aa TS yag demdil anda UM BLS J3 Ted ya ag la AI elo Sp Unibed 2NAAI 
vs BL Jak ol Oyh EEjI Jlael JI SU ye eiae bi AL las de Jah pl pa J3 oval! Atm Lot, 
let aly Jan! Jat 3 WAS BUY 2 yul Jal If Kemih SI Jpe3 3 bia 


Waktu pelaksanaan penyembelihan kurban diawali dari waktu pelaksanaan shalat led hingga 
terbenamnya matahari dihari akhir pada hari Tasyrig. 
- Awal masuk waktu pelaksanaan penyembelihan kurban dimulai saat terbitnya matahari dihari 
kurban dan telah terlewati waktu ukuran dua rakaat shalat, dan dua khutbah ringan menurut 
pendapat yang dijadikan madzhab (dalam syafi'i), (Redaksi dalam kitab ar-Raudhah). 
- Waktu awalnya pelaksanaan penyembelihan kurban adalah saat matahari meninggi 
seukuran sepenggalah. (Redaksi dalam kitab at-Tashih yang dituturkan oleh ar-Rafi'i dikitab al- 
Muharrar) , 


Alasan pertimbangan telah terlewati waktu ukuran dua rakaat shalat, dan dua khutbah ringan 
adalah sabda Nabi Muhammad SAW “Barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat, 
sesungguhnya ia telah menyembelih untuk dirinya sendiri dan barangsiapa menyembelih kurban 
setelah shalat dan dua khutbah, sesungguhnya telah sempurna sembelihannya dan sesuai 
dengan sesuai sunnah kaum muslim” (HR. Bukhori) 


Ditanyakan “Dhahirnya hadits menjelaskan pelaksanaannya dimulai setelah rampungnya 
mengerjakan shalat, kenapa kalian pindah artinya memakai pertimbangan waktunya 
shalat ?'Jawabnya “Sesungguhnya pelaksanaan shalat bukanlah ketentuan dalam awal masuknya 
bila dinisbatkan dengan penduduk daerah-daerah sekitar kota dan kota-kota besar”. | Kifaayah al- 
Akhyaar 1/531 |. Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/361632750526206/ 
1846. KRITERIA HEWAN OURBAN 


PERTANYAAN : 
JA ji yia 


Asalamualaikum....saya mau nanya... kenapa kuda tidak boleh untuk kurban, padahal kuda juga 
kan hewan ternak dan dagingnya boleh dimakan dan ada yang tau tidak dalilnya ? 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3959 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Karena beberapa pertimbangan sebagaimana berikut : 
Kn Ala KG AN JI Ga aa ES Ii MAU HE Ma se 0 ba Tali Ya 
Ta ng le aa 0 YES Aa AO Li ap Ud di Sa SU KL dl di Ka Jk Ju) ik 
yang PAI AI ya ai Laju WS pa Maka Ol gles iss Los st, 6 lagi Lal oat up 
bag 


(| PASAL | Kurban memiliki beberapa syarat yang oleh Imam Rofi'i dan Ghozali diistilahkan dengan 
beberapa rukun diantaranya : 

1. Berkurban harus memakai binatang ternak yakni unta, sapi dan kambing dengan berbagai 
macam spesiesnya menurut kesepakatan para Ulama dengan berbagai dasar pertimbangan : 

" Sesuai firman Allah Ta'ala : “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan 
(kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah 
direzekikan Allah kepada mereka,”(@S. 22:34). 

" Tidak dinukil sebuah keteranganpun dari Nabi SAW dan para sahabatnya menyembelih 
kurban dengan menggunakan selain binatang di atas. 

" Kurban adalah Ibadah yang berkaitan dengan binatang maka hanya tertentu untuk jenis 
binatang-binatang ternak sebagaimana zakat (binatang yang wajib dizakati juga sebatas 
binatang ternak/unta, sapi dan kambing) maka tidaklah cukup berkurban dengan selainnya 
seperti memakai sapi Ja keledai dan lainnya. | Asnaa al- Mathaalib 1535 ). 

Il: maa (Lagi S oli: Is AT) Ji Kana : 3 ad Hasi AG Umi Uu: Sai JB. 
Edi: Pa J8 0 ag AI Ja amal eU Tai Sam BEI Kayanya Ud di: A3, 
Pn pegi) SB ad ag cai ah ag Ii di JG P1 Aa) 
Aa AA MA Aa AI Aja LAN GUI ola jaka Mara : 
la ebi Abas : Ps Ss 
Lets, wut Ta 3 ye pe: A3, 
Lis tjaa u, B jan Upin Ula 3 Tom Olsab Opal pyar » ya alis L Oa “3 An jala Mes Aa as 16 
Imam al-Mawardy berkata : “Sedang dalam hal berkurban maka tidak diperkenankan 
menggunakan selain binatang ternak sebab dua hal : 
1. Firman Allah Ta'ala “Dihalalkan bagimu binatang ternak,” (AS. 5:1) 


2. Sebagai binatang ternaklah yang hanya wajib dizakati maka mereka juga tertentu dipergunakan 
untuk berkurban karena arti kurban adalah @URBAH pendekatan diri pada Sang Khalig. 


Yang dimaksud dengan binatang ternak disini adalah unta, sapi dan kambing”. Imam Syafii 
berkata : “mereka adalah delapan binatang berpasangan sebagaimana firman Allah Ta'ala : 
“(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. 
(AS. 6:143). Yakni jantan dan betina. Maka delapan binatang yang berpasangan dari jenis ternak 
tersebut memiliki kekhusan dalam tiga hal, kewajiban dizakati, tertentu untuk kurban 
diperkenankan saat ditanah haram dan sedang ihram. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3960 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Binatang-binatang ini dinamai dengan NA'AMAN (halus) karena dua hal : 

a. Kehalusan suara tapak kaikinya saat mereka berjalan hingga nyaris tiada terdengar bunyi 
kakinya 

b. Dirasakan banyak kenikmatan yang diperoleh dari mereka sebab banyak kemanfaatan pada 
mereka, air susunya dan perkembangbiakannya. 


Dengan demikian bila telah tertetapkan bahwa berkurban hanya tertentu dengan unta, sapi dan 
kambing dan tidak dengan binatang-binatang lainnya maka berkurban dengan selainnya tidaklah 
dianggap dan mencukupi menurut syariat Islam. | Al-Haawi al-Mawardy 15/170 |. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab. 
2 Abdullah Afif 
Ikut nyumbang ta'bir dari kitab Bughyatul Mustarsyidiin halaman 547 (maktabah syamilah) 
Ab beta OS) el SU LS "ala dorlord aja abg PA Ren 3 Gi AT" agan AI an el sal ye UU 
Gaye Di alis al Hara Ae AGAIL Ge 1 ya JI ph Sing € Wa Lon JS Gank y odalin pad. 
2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Kalo kerbau termasuk sapi atau sapi hutan mbah ? sapi hutan tidak boleh 
? Masaji Antoro 
Kerbau termasuk jenis sapi piaraan (boleh dibuat kurban) 
Jatah Olgelyi Plug (ak Uang) piP3 (onya Lang) ing Jah Hai ya VI ami Y Ren2I OT Je salad GA 
9 Gembg PAJI Jt 0 ASI SA Up, Lay SIS 
dia d3 (34/2217 AI Ra aa AL da pa Ig SAI Kia Ular dal IU ls dj ola pe ea 
Urgta Ron lou ye Yg 6 kang Ale Al lo asu 
Para Ulama Figh sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan binatang ternak 


yaitu : Unta, Sapi (termasuk kerbau) dan kambing (termasuk kambing kacang) dengan segala 
jenisnya mencakup ternak jantan atau betina, yang dikebiri atau menjadi pejantan. 


Dengan demikian kurban tidak diperkenankan memakai selain binatang ternak seperti sapi alasan 
(hutan), kijang dan lain-lain berdasarkan firman Allah “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami 
syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang 
ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka” (AS. 22:34.). Dan tidak diriwayatkan dari nabi 
Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam dan para sahabat berkurban memakai selain binatang 
ternak. TAI Figh al- Islaam 1V259 |. 


1 - al Ul : dag 3 TN SN, SD deg 3 es da ala : oa AJB. 2 AA 
al) oa eh jas, « Ka SAN bayan SA CSpao 3) AA 3 mamdly » PA at ca: su (1) . 
CL) 2 3 bae Gagal, OI Olady pil rual . 

BAGAR (SAPI) adalah kata jinis, berkata Ibn Siidah “Sapi diucapkan untuk menamai yang jinak 

maupun yang liar, jantan atau betina, bentuk tunggalnya BAMARATUN dikatakan dalam 

kalimatnya terdapat ta' karena bentuk tunggal dari isim jinis, bentuk jamaknya BAGARAATUN. 

Ulama Fugaha menyamakan hukumnya dengan kerbau dan menjadikan keduanya seperti satu 


jenis. (Mishbah al-Muniir, Lisaan al-“Arab dan Kamus al-Muhiith). | Al-Mausuuah al-Fighiyyah 
VIII/158 |. 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3961 ) 


SAN Oam! Jay ik 4 ayal Ren To on ga GP SI Sa A9 4 nya id galy 4 ily AYU U oLa 3 el 


(| BINATANG TERNAK J Yang dikehendaki dengan binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing 
(baik domba atau kacang). Kerbau disamakan dengan sapi dalam al@uran tidak disebut karena 
binatang ini tidak terdapat dilingkuran arab. | Tafsiir as-Sya'raawy 1/6140 J. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/467260863296727/ 
1962. AURBAN HASIL IURAN SISWA 
PERTANYAAN : 

Ahmad Rudi Hamzah 


Assalamualikum wr.wb. mau tanya nich.., tentang kurban : jika suatu lembaga mengadakan iuran 
wajib kepada tiap person seperti lembaga" pendidikan seperti madrasah aliyah negeri guna 
membeli sapi/kambing untuk dikurbankan apa itu dinamakan kurban? jika iya kenapa harus 
meminta iuran yang mewajibkan ? Bagaimana kacamata figh dalam menanggapi masalah ini ?? 
silahkan solusinya! 


Umi Davin 


Tambah pertanyaan : Meminta uang paksaan yang di gunakan untuk bergurban, Bagaimanah 
status uang itu ?? pertanyaan saya yang selanjutnya ini, untuk menambah solusi, yang mungkin 
bisa di gunakan untuk menjelaskan kepada pihak2 sekolah yang mewajibkan luran @urban 


JAWABAN : 
2 Mbah Godek 


Penyembelihan sapi/kambing hasil iuran wajib siswa tersebut tidak dinamakan kurban, , akan 
tetapi jadi shodagoh biasa, dalam arti niat kurban tapi tak memenuhi syarat,, itu pahalanya tidak 
dapat pahala kurban tapi tetap dapat pahala yaitu pahala shodagoh biasa. Dalam hal ini pihak 
sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran tersebut, berbeda jika buat seragam atau apa yang 
hubungannya dengan sekolah, maka diperbolehkan. 


REFERENSI: 
589 p1 22) - gal eBYI 
IS rn Bia IU gama Maa | Aa) JS OY IIS pe LI SIS ori ad Orelaa OI Lama ya ST ps 
IA ya FN ESA HI aa gaby al ala Jl om UAN, D3 ya Bal, 
Jika lebih dari 7 orang bersama-sama/berserikat (mengorbankan) dua ekor sapi musya'ah atau 
badanah dsb, maka hal itu tidak diperbolehkan (tidak mencukupi), karena masing-masing tidak 
menentukan seekor badanah atau seekor sapi dari masing-masing tujuh orang itu... Sedangkan 


hewan yang terlahir (akibat persilangan) antara unta dan kambing, atau sapi dan kambing, 
seyogyanya itu tidak mencukupi untuk (gurban) lebih dari seorang. 


? Najwa Asnawi 
Putune Hadir simbah Mbah Godek. Niki kula betakke pesenane jenengan... 


JB ii JB rdus Ogkilo Lgaks OguU GI lek SA bgi Is O yak! Peri ya Jera US Oia GA Us 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3962 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SN y A25 ling Bolerl) ary meli) Ain, SLS Susi pay Adela Sya sj bsa) 
Dari keterangan Imam Ahmad Bin Hambal pada kitab Musnadnya, dari seorang laki-laki golongan 
Muhajirin : Para Muslim atas Syratnya (kehendaknya) boleh secara syar'i, Maksudnya tetap atas 
(haknya). Al-Algomi (Muayyiddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Abitholib Al-Algomi Al- 
Baghdadi) berkata: Al-Mundir (Saikhul Islam Abi Bakar Muhammad Muhammad bin Ibrohim bin 
Mundir An-Nisaburi) berkata: hak muslim dengan syarat kebolehannya (dalam penasarufan 
hatanya). Kebolehan seorang muslim tidak termasuk Fasid. Al-Jaizah (kebolehan/kerelaan) 
termasuk bab pembahasan dengan mencukupi Agad yakni Akad dalam Agama.Jaizah 
(kebolehan/kerelaan) tidak untuk dirinya sendiri. Dan disyaratkan mencukupi kemaslahatan, janji, 
kepemilikan, Agad, Tadbir,jual-beli, pernikahan & talak. | Siojul munir juz:3, shohifah : 406 |. 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/489553314400815/ 


1963. ASAL-USUL PENAMAAN HARI TASYRIA 
PERTANYAAN : 
Zi Nam Khurdi Sadja 


Assalamualaikum.. Pengen nanya, sejak kapan istilah hari tasrik muncul ? Dan apa alasan kita 
diharamkan puasa? Apakah ada sejarah atau cerita di hari tasrik ? nuwun. 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 
Wa'alaikumussalam.. 


sam 


Hari Tasyrig menurut ahli bahasa dan ahli figh adalah tiga hari setelah hari raya idhul adha (nahar) 
. Dikatakan, dinamakan tasyrig karena di hari-hari tersebut daging-daging gurban didendeng 
(dipanaskan di bawah terik matahari). | Mausu'ah fighiyyah kuwatt J. 

Diharamkan berpuasa di hari-hari tersebut karena hari-hari tersebut masih satu rangkaian dengan 
hari raya idhul adha, dan disebutkan dalam hadits, hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan 
minum. 


Se Aa ga Ad gi gi Pa Ap Dea og pe Url JB gala cp dngan Ui 
KAA sad Ah ep Ud ga dal LL gara pul Aa ag ur at png AA tele AN Open 
2 

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sabig) berkata: telah mengabarkan kepada 
kami (Ibrahim bin Thahmanj dari (Abu Az Zubair) dari (lbnu Ka'ab bin Malik) dari (Bapaknya| 
menceritakannya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutusnya bersama Uwais bin Al 


Hadatsan pada Hari Tasyrik, lalu keduanya menyerukan bahwa tidak akan masuk surga kecuali 
orang mukmin dan Hari Tasyrik adalah hari makan dan minum. (HR. AHMAD). 


Juga Nabi shallalloohu 'alaihi wa sallam Bersabda “Hari-hari Mina adalah hari makan, minum dan 
berdzikir pada Allah” (HR. Muslim 11/800). 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3963 


(Adi padi : Lt 
All LSI ola PL: 
PI Jail As Gn ee Kn Is 
Bra El 02 (1138) Alma alyy Le SMS Jala” AI Syany OLI JA pg CPI aa Sewa Cleo ye AR . 
BEI dari all po —2: 
BIL ega AS 2 (LLA2) pekan Olyy Le Lay CE Jay CPI Ae pa di LI ag AI Jaaay OTT Atase 
bg JST et uaa abala eye VI Ae Josaa Yi C1 Gala € dapt el OLAS ar Laga 
ASI 0g Ipa 2 (2418 y da gal yng EA Iegay OS GI (UI Oak “JB T Ugalan ye Ulguy laylsih Uh $ 
dari ee yag 2eML JB. 
| Figh Manhajiy 'ala madzhabil imamisy syafi'iy |. 
Lebih detil tentang keharaman puasa di hari tasyrig baca dokumen no. 700 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/489539047735575/ 
1966. KRITERIA CACAT PADA HEWAN OAURBAN 
PERTANYAAN: 
M Shafi'i 


Mohon penjelasan kriteria cacat hewan kurban. suwun. jika yang cacat adalah gigi atau tanduknya 
bagaimana ? 


JAWABAN: 
2 Ahmad Rifa'i 
Mohon maaf titip status : Kriteria Hewan Kurban 
Ge US (OST ya Bantan jd Ulin 3S AAL dai Ve US gais Ka0 Aib Ras Upah | ea al Lab, (Oo). 
Ragil yakayg Sagita men dedy II Sally Lang ah AH (Ji Oky elape SEN ay SS YU J. 
os! aril Jkadt Ag GE) dhami Y al jadi La lam Call SI Fail jadi "mall" G Adaa. 
Slam ya SSL Alta tebal 0 adl RSU Urin Ob (CAS Sepat Yy. 
Laga Undl elali KLT BAY gali" Ie UE Lain 3 ea LL IL oa GP K3 ag (elimall 
Bm) Clgor 42 Un ekor ya) Ulas ya sel An Ay" 
BI gag LAI Oa Uji pSU— (EIN Sya MAS Y GI elimdI " Tana) Ia. 
SAB SN oa SY IS KY, ulas Coil Jis Yg Jika las 20 padi Kiai Bf AE maa Yp l WE). 
HAJI DG Lena Upi Caps BLAJI elasl elo jau (Jl) "naa" Gg 
day SI pad Y CI ag Celana sllkan (SA) AEAA ah Ul) (elyS Yo eleas Y,). 
UI YUL ab gais La S3 Lag Cadar AI ab ya mem Lal Al nya tes (ai anda La La Y) 
4 god Gain. 
As laka (SA Yg jang ("ng JI" 3 mi Ie OLI SMS (J3 Olg Wil ae om Yoh yg.» Yes Bora 
CP des a Wlan Aa da on da san di op SI. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3964 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


par Ayi Ka NI Ae Url ata. Tp OLS Of eldas Haa. OSN IP BLSYU TS OS Op sol Oly as HJ JE, 
AI (ed 20 VLC oa ak EMAS ALI ny ISU 
dy) OB ATV) Cerai Upin Chika OT 8 ya Upakiy Upik y JULI ab oya Lean adas was Y) 
oral Ala Gala joe GA UJI 2 jpn yak batag ya la Ob J3 Ola di jl Les UL) a Ch) 
UU ps UKY (OSN BASL SI CAT jally p nb IL SAN 3 tee Yy AI Sh Abjle GA, NI, 

pal omah Ja 0S EL yogs SI AN HI G3. 

SSB GAJI aga Jai 2 aah Ya Mi" Gg 
ayal da3 Lah Si Yg Car Y HS yA ya meamdll Say (OSN Tema BS GD Dao ly AINI Ob (GA) Arang 
ad Sma 
SY baki oya Cok NU yag ABI ab NE (lds) yA CK yA (uya JA sb) Una (N) Ol ian eb,3 G) 
Oem dil kh, 
SY lai jp ola da3 SS ella Led Pd Oly (Ul pain Kadi Y Of) 
Intinya, hendaknya tidak berpenyakit (budukan) meskipun sedikit, tidak pincang yang parah, tidak 
kurus, tidak gila, tidak buta, tidak juling matanya, tidak sakit parah yang dapat merusak dagingnya, 
tidak patah kupingnya meskipun sedikit, atau lidahnya, atau susunya atau bokongnya dan bagian 


yang nampak dari pahanya. Kecuali torpedonya (dikebiri, meski bijinya hilang, maka tetap sah 
untuk kurban). Dan hendaknya tidak rontok semua giginya. ( Wallahu alam ). 


2 Alif Jum'an Azend 
Pn AAN OA Gp pad LP Goadl AAA In ag Dga VA Oya ga dag Hn GO by Gym Gia 
ee 2 Io gran UE by Pn) 
PP MAN mr ruah g PIA GA ag Ab TAS ga yo Kap USA Op 
AA MAPAN TA AA an 
Ja mah ya PA Setia Oa 7 ar ep ahh mona yan Lan Kia sang al IG An EA, 


ee Tag P3 Pen Pa sj Aa wa: Dar & Am ag ie Er FI3 sj 2 aa 
Unas Ji Ol kl Biji DA Ao) an Ula etousal 

Telah menceritakan kepada kami (AI hasan bin Ali Al Hulwani| berkata, telah menceritakan kepada 
kami (Yazid bin Harunj berkata, telah mengabarkan kepada kami (Syarik bin Abdullah) dari (Abu 
Ishagj) dari (Syuraih bin An Nu'man Ash Sha'idi dan dia adalah orang? Hamdan)| dari (Ali bin Abu 
Thalib) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk 
memperhatikan baiknya mata dan telinga (hewan kurban). Beliau juga melarang kami untuk 
berkurban dengan hewan yang cacat telinga bagian depannya, dan tidak pula cacat telinga bagian 
belakangnya, tidak yang terbelah terbalah daun telinganya dan tidak pula yang terdapat lubang 
bundar pada daun telinganya." Telah menceritakan kepada kami JAI Hasan bin Alil berkata, telah 
menceritakan kepada kami (Ubaidullah bin Musa) berkata, telah mengabarkan kepada kami Jlsra'il| 
dari (Abu Ishag| dari (Syuraih bin Nu'manj dari JAli| dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti 
hadits tersebut. la menambahkan, Ali berkata, "Mugabalah adalah hewan yang terpotong pada sisi 
ujungnya, Mudabarah hewan yang terpotong pada sisi telinganya, Syarga hewan yang telinganya 
terbelah: dan Kharga hewan yang telinganya berlubang." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya 
hasan shahih. Dan Syuraih bin An Nu'man Ash Sha'idi berasal dari Kufah, dan termasuk dari 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3965 ) 


sahabat Ali. Syuraih bin Hani juga dari Kufah, bapaknya termasuk sahabat Ali. Syuraih Ibnul Harits 
Al Kindi Abu Umayyah Al @adhi telah meriwayatkan dari Ali, mereka semua masih sahabat Ali 
yang hidup dalam satu masa. Perkataan Ali 'memperhatikan baiknya' maksudnya adalah 
memperhatikan kesehatan hewan kurban." HR TIRMIDZI. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Sah bergurban dengan hewan yang pecah tanduknya meskipun tempatnya berdarah, selagi 
tidak menyebabkan berkurangnya daging... 


O BNI OS Ol g Ribe dd OP Y Lelahh mani US Pali 3 ya Ale UH | La Lala JL OS Ol OA 3 ya KI asi 3 

Jas 

sya Yin js an Iamll Nag yls Uu goal 3 Un yale Un cesael 5 Ula gain Un ayiagl 3 Unasle Ls sigtn angela MI 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/489105574445589! 
www.fb.com/groups/piss.ktb/488246067864873/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/488233391199474/ 


1967. DOA DAN NIAT MENYEMBELIH HEWAN GURBAN 
PERTANYAAN: 

Junai Zain Almubaarok 

Assalamu'alaikum.... Nyuwun di tulisaken niat menyembelih hewan kurban.. Suwun.... 
JAWABAN: 

Kang As'ad 

DO'A KETIKA MAU MENYEMBELIH : 


Allhumma Hadza minka wa ilaika fa tagobbal hadzihil udlkhiyyah ni'matan minka 'alayya wa 
tagorrobtu biha ilaika fa tagobbalha.. (Hasyiyah Bajuri Juz 2) 


BB Ol HAB Yy OA 3 ya KA OST Ody one Jaa yP Alai Lion OLS el yua Kiat” UAS Ron 3 oya 1 IP Reni 
Ud Lay W Las Of Ra, YG Vi dor SU) OLS 0 S3 DU adil 0G Of) Lahan pall OS Of Akal 20 Aa 
Of eye (AE LS Kawat! IP Aa 043 Il AI gag Oly . Uiaal Ugal) ya don yas Oly AAU UgSaaka denga Ol) US Jaa 
BB Oly ga Ji. SLdLy Alan Na pegi 1 Sega Ol) Red! Ang USG 534 Oly palu 3 Ale Ah ala GA JP elenag eka 
Gm! Lelory gina Rat padi Aie JYI OS Of yangg Corp da3 ag» Lead) Ot Y Olg JaYI Puty AI Hd 
P3 SAI 4 Say mada Ol 0 SUS AI) J3 Round Lara OT 0 Su9 Rak AL Op pal Upon Ie Ramusan JAS 
(AI Fighu 'Ala Madzahibil Arba'ah| 

S ad dala dsk a ag ASI ya cs Of pm Upon SEA HI Kong deni Dat A1 PAS) pg SL, 
Lt) Ob JB ten All ya alang Ale AI lo dl Ob LAS og Gay UK, Lia Ia pel ey Ay: 
Yadi dk Gle) dy Sair GO Of ee AN ya UT Lag eos G2 DI yaa ad SIN ee Uang 
LS Ga Jati ALI Hata JB OP (2) WAN, Elia Ni peglll CST Aly 6 AI peang ceyakad! Jl Ely cm jd Ullay ed Ula, 
JI D5 AR Rn Ae PASI Ul Leyamod (Elle meal al oya Ed. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3966 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(3 yolo dani s Ob 9 Lia ola an ai dai Jl slow) clay ni) Pena) N Pe IP dm UU ali Ilaitaal 
dash, AYI AA 3 ASI LL) UM cai akan 

LAFAD NIAT BEROURBAN 
Shighot niatnya bisa seperti ini: gurban wajib: nawaitu an udlokhi 'an nafsi fardlon lillahi ta'ala 
gurban sunnah: nawitu an udlokhi 'an nafsi sunnatan lillahi ta'ala 
Niat gurban untuk orang bnyak (gurban sapi): nawaitu an udokhi 'an parmin, wa paimin, wa bejo, 
wa katijo, wa suradi, wa ngatini , wa sumini sunnatan lillahi ta'ala. 
Kalau pengen lebih singkat, bisa semacam ini: nawaitu an udokhi 'an haaulaa'i sunnatan lillahi 
ta'ala. 
Maksud gurban wajib adalah gurban yang sebelumnya di niati nadzar. Sedang gurban sunnah 
adalah gurban yang sebelumnya tidak diniati nadzar. 


1969. KEABSAHAN MEYEMBELIH HEWAN OURBAN DI 
HARI TASYRIO 

PERTANYAAN: 

Auenn Latifah 


Assalamu'alaikum.. Di Sebuah kampung ada yang kurban Sapi yang sangat besar,terus karena 
idhul adha besok bertepatan dengan hari jum'at dan nanggung ditabrak Shalat jum'at (katanya) 
maka Sapinya mau disembelih hari sabtu lusa (hari tasyrig)... Ndadak,afwan para alim.. Matur 
nuwun.. Pripun,angsal nopo mboten to ? | Boleh apa tidak yaa ? | 


JAWABAN: 
2? Hanya Ingin Ridlo Robby 
Wa'alaikumussalam.... Boleh dan sah gurbannya, Ibaroh dari kitab FATHUL GORIB : 

call 15) Rpmsadl C3) Jeraay lelely Log JI Blsy pall Aap tai (Ad DO LB oa) Lem (aa S3) ra ) 
(BEI Gel AT oa omah HIP II ar By patang "etil Knikake Unalari UAS) JB Centang Pa aya mk 

Am (S3 Pilu Alas DI Lay. 

Masuk waktunya menyembelih gurban mulai dari setelah sholat aid. Ibaroh ktb raudloh dan 
asalnya " masuk wktunya gurban dimulai sjk terbit matahari dan ditambah seukuran 2 raka'at dan 


hutbah 2 yang ringan. Berlaku masa menyambelih sampai tenggelam mata hari hari tasyrik, yaitu 
3 hr yang bersambung dengan tgl 10 dzul hijjah. 


Ibaroh dari kitab Fathul mu'in : 
ES el AA el ya ey 
Waktunya gurban dimulai sejak tingginya serngi2 hari naher/idul adha sampai akhir hari tasyrik. 
2 Wajah Baru 
Kurang mateb maneh tak tambahi haditse.. 


S4 


Iban poly) — 3 dya pul JS 


Semua hari-hari tasyrig adalah waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih kurban. (HR. Ibnu 
Majah) 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3967 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/489112401111573/ 


1975. DAGING GURBAN NADZAR TIDAK DIBAGIKAN TAPI 
DIAMBIL WARGA 

PERTANYAAN: 

SandalKayu HilangSatu 


Assalaamu 'alaikum.. si A menyerahkan 1 ekor sapi ke pihak (panitia @urban) Masjid untuk 
menunaikan Nadzarnya. KURBAN WAJIB (Nadzar). Namun ketika disembelih, daging sapi 
tersebut tidak dibagikan ke fagir-miskin, tetapi warga yang datang cuma bekerja sendiri2 dan 
mengambil daging itu sesuka hati, hingga daging sapi kurban tersebut dihabiskan oleh cuma 
sekitar 15 s/d 20 orang. Pertanyaan : 1. Sahkan kurban si A '? 2. Bagaimana solusinya ? 


JAWABAN: 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikumussalaam.. Membagi daging gurban tidak harus mendatangi orang perorang, tetapi 
boleh bagi orang yang berhag mengambilnya sendiri-sendiri. 


Jumlah bilangan orang yang berhak menerima daging tidak ditentukan, boleh juga dibagikan 
meski hanya kepada satu orang 


CIA oa Lag Ily US Led Sel ai Je, Serai CL) 
Se JLESYI JL Y LUS y Ieih pia Ary AU Ja EL ya Ar de UM Bakal Lb jta DE SI Aely sks de JJ 
IA ya JIN pe SY ya) Upin pas er 
PA den lpA8 Yg beeyaben Y bb (bs) Aam UT UR Kena Y/PYY oU zte 
OY dal dlkay gl erna seo 4 Lalab Alaor (AU Yg lnonly ad 1 CrSama paid Only pb ank y KAI Ang 3 jaman 
YANV ES Sea AN OY SKE 9 dim 

2 Aman Kim 


Solusinya serahkan amanah kepada yang berilmu, juga kalau perlu beri tugas/upah beberapa 
orang untuk membagi kepada fagir miskin/yang jelas-jelas berhak 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/489469914409155/ 


1993. KAMBING YANG TERPUTUS PELIRNYA BOLEH 
UNTUK GURBAN 

PERTANYAAN : 

Tholibul Ilmi 


Assalaamu'alaikum, Bagaimana berkurban dengan kambing yang biji pelirnya cuma satu? apakah 
bisa disamakan dengan kambing yang dikebiri? apakah sama hukumnya dengan kambing yang 
terlahir cuma punya satu biji dengan yang kambing yang dipotong satu bijinya? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3968 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumsalam.Hewan yang terputus pelirnya mencukupi untuk dikurbankan 
HA SANA gia AA png le aka BU Sy ALA Lan le 
asi Aly 3 Op U ag An kana ga DEL Pe Ap 2 Lab ma An SS 
Dan mencukupi berkurban dengan hewan yang dikebiri dan putus buah pelirnya “karena Nabi 
SAW berkurban dengan dua kambing domba dan terputus pelir keduanya” (HR. Al-Hakim) dan 
sebab yang demikian menjadikan daging semakin enak dan banyak yang dengannya terganti dua 
buah pelirnya yang hilang karena keduanya menurut kebiasaannya tidak dimakan berbeda dengan 
telinga. | Asna al-Mathoolib 1/535 |. 
Aga! yag Sono A1 Ale NAS adl 2 yen gl SP (pb Anal) 
11. Mencukupi berkurban dengan binatang yang putus pelirnya dan dikebiri, demikian keputusan 
para pengikut syafi'iyyah dan inilah yang tepatAl-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab VII1/400 
Ba paka 2) SPA PENA KETAT BB SNP 3 Bg ja Rap JI oa Kegika Bjah Pi pem (Gasa) di 
) Unah AG. GNAS yag Leja SU gali Ol in Ala. 
(Keterangan putus kedua pelirnya) artinya terputus... 


(Keterangan anggota tubuh yang bukan tujuan) dari sini diambil kesimpulan bahwa hewan yang 
terputus kelaminnya mencukupi untuk dikurbankan demikian pemaparan guru kami. | Bujairomo 
ala al-Khothiib 19/232 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/482937748395705/ 


1997. HUKUM BEROURBAN DENGAN UANG 
PERTANYAAN : 

Mukhlisin Elhanafi 

Assalamu'alaikum... Apakah gurban bisa di gantikan dengan uang ?? 
JAWABAN : 

2 Abdur Rahman As-syafi'i II 


Wa'alaikum salam, urban yang dalam bahasa Arab dikenal dengan udhkhiyah adalah nama atas 
binatang ternak yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan 
demikian uang tidak bisa dikategorikan sebagai gurban. Binatang-binatang ternak yang dianggap 
cukup sebagai gurban adalah unta, sapi dan kambing. Refrensi: 


(de adal PSI Ae db BIA padi ya pa made pal ga yel IniZ pa Layu 1 Sab eat Kon! 
MY dg al 
YAN YO CSI Garda Jis | Uraka Kepasadl OY (hd! 3) RAY GIS 3 INI) Ren 3 (BAN 
2 Alif Jum'an Azend 
Kurban Berupa Uang | NUoffline, 08/12/2008 | 


Mendermakan uang itu lebih simpel dibanding mendermakan benda lain. Sehingga terkadang ada 
di antara kita melaksanakan kurban dengan membagikan uang seharga hewan kurban. Praktek 
seperti ini tidak sah sebagai kurban karena kurban adalah suatu bentuk ibadah yang dikhususkan 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3969 ) 


dengan penyembelihan binatang ternak sebagaimana ditegaskan di dalam AS. Al-Hajj: 34 
ASI Tag ya Hi ee A1 sa WS Kain klan HS, 
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut 


nama Allah atas binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka ...... " (Al-Hajj: 
34) 


Walaupun tidak sah sebagai kurban, tetapi tidaklah sia-sia dan tidaklah termasuk bid'ah meskipun 
secara implisit Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan, melegitimasi, dan mengakuinya. 


Dalam logika atau nalar fikih uang yang dibagikan dengan niat kurban itu menjadi shadagah atau 
sedekah. Adapun keutamaan sedekah mengenai beberapa nashnya sudah cukup jelas. Akan 
tetapi, betapa sayang bila kurban sebagai ibadah tahunan yang kita laksanakan itu tidak diterima 
sebagai kurban karena kita melaksanakannya dalam bentuk pembagian uang. 


Bertolak dari ayat di atas, ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah menyatakan, 
bahwa kurban adalah ibadah yang aspeknya adalah iragah ad-dam (penyembelihan) yang berarti 
tidak boleh digantikan dengan benda lain termasuk dalam bentuk uang. Ulama' Hanafiyyah yang 
membolehkan membayar dalam bentuk uang untuk zakat apa pun, ternyata secara tegas tidak 
membolehkannya untuk kurban. 


Dalam hal ini, Muhammad ibn Abi Sahl As-Sarkhasiy (Wafat 490 H.) di dalam Al-Mabsuth: juz II, 
h.157 menyatakan, bahwa zakat bagi para mustahig berdimensi kemaslahatan untuk memenuhi 
kebutuhan mereka sehingga bolehlah diberikan berupa harganya. Sedangkan kurban adalah 
suatu ibadah dalam bentuk penyembelihan. Sehingga seandainya setelah dilakukan 
penyembelihan dan sebelum dibagikan, ternyata hewan gurban itu hilang atau dicuri orang 
misalnya, tetaplah ibadah kurban itu sah. 


Lebih jauh ia menyatakan, bahwa penyembelihan kurban itu tidak dapat diukur dengan harga, dan 
mengandung makna atau esensi yang tidak dapat digambarkan kemuliaannya. Adapun penggalan 
kalimatnya sebagai berikut: 


TI BI G3 gni DI GELI GAN Sl Le esa AL RSI Ito Jaa ai dai DG 
"Adapun apa yang diakui menjadi hak para mustahig zakat adalah aspek kemaslahatan untuk 
memenuhi kebutuhan mereka, sehingga boleh diberikan berupa harganya. Hal ini berbeda dengan 
hadyu dan kurban yang esensinya adalah aliran darah (penyembelihan), sehingga seandainya 
setelah hewan kurban itu disembelih binasa sebelum dibagikan, maka tidak ada kewajiban sedikit 


pun yang dibebankan kepada orang yang kurban. Penyembelihan kurban itu tidak dapat diukur 
dengan harga, dan tidak dapat dirasionalkan makna kemuliaannya ". 


Demikian pula hal yang senada dinyatakan oleh Zain ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muhammad 
ibn Bakr (926-970 H) di dalam Al-Bahr ar-Raig, jilid Il, h.238. Adapun sedikit kutipan kalimatnya 
sebagai berikut: 


aa UNS pdl BI AN Gina DU Gill) UIN Ulet (3 Kal A3 jaan UHO EPL Sial X3 
Penyusun Kanz ad-Dagaiy membatasi (pembahasan mengenai boleh memberikan berupa harga) 
dalam kewajiban zakat. Persoalannya, tidak boleh memberikan dalam bentuk harga atas kurban, 


hadyu dan memerdekakan budak karena esensi kurban adalah aliran darah (penyembelihan) yang 
tidak dapat diukur dengan harga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3970 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


luran Kurban Dibagikan Uang 


luran kurban adalah dana yang dikeluarkan oleh beberapa orang untuk kurban, tetapi dana yang 
terkumpul tidak untuk membeli hewan kurban melainkan dibagikan dalam bentuk uang. Praktek ini 
sama dengan kurban berupa uang, dan secara jelas tidak sah sebagai kurban karena kurban 
harus dilaksanakan dalam bentuk penyembelihan hewan ternak, tetapi sah menjadi shadagah bila 
para pembayar iuran ikhlas memberikannya. 


Jika sebelum pembayaran itu telah dinyatakan untuk pembelian hewan kurban kemudian 
dibagikan dalam bentuk uang, maka wajib menanggung dan mengembalikan dana iuran itu 
kepada para pembayarnya karena menyalahi tujuan semestinya. 


Apabila cara ini dimaksudkan untuk menggali sumber dana untuk kepentingan pribadi dengan 
dalih kurban, maka sungguh tidak mendidik, tidak layak dan tidak terpuji untuk dilakukan. Bahkan 
hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tipu daya yang menodai kebenaran dan mencederai 
kejujuran. Hendaklah praktek seperti ini tidak terjadi di tengah masyarakat kita. Amin. 


KH Arwani Faishal 
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/483482588341221/ 


2003. BEROAURBAN DENGAN KAMBING BETINA 
PERTANYAAN : 
Sihab Elevenmay 


Assalamu'alaikum?..ya ikhwan.. gu mau bertanya: smga ikhwan kenan menjawabnya. Bagaimana, 
jika seseorang berkurban dngn kambing yang betina.yang bagus.apakah boleh ?? 


JAWABAN : 
Abdullah Afif 
Wa'laykum salaam wr wb. boleh. Dalam Kitab al Majmu' 8/397: 
5 P3 Six Pa $ Ph aa sa (P3) - Laga Ja 3 ai Sus SU Koma — 
Lia Resa HS Jaa ola ad JL Uya Kala Sad Jaa £ Si af at ai eh Si gai Ha af 
SB ga GAN SA SU IT aa an IS sb 3 PAN PC Lega SOP) aa ea 3 Lele SG 
de ai, Aga Jail aa SS Op ag AS 
Al Si Tea ai 
TASHIHHU ATTADHIYATU BIDZDZAKARI WA BIL UNTSAA. Sah bergurban dengan jantan dan 
dengan betina. Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4840543949507071 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 3971 ) 


2008. WAKIL- MUWAKIL BEDA KEYAKINAN DALAM 
MENENTUKAN 10 DZULHIJJAH 

Oleh : Alif Jum'an Azend 

SALAH SATU KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JATIM 2005 DI PP.SIDOGIRI 


Deskripsi masalah : Perbedaan jatuhnya awal Ramadhan dan Hari Raya fitri maupun Gurban akan 
selalu menjadi fenomena yang menarik di kalangan umat Islam Indonesia. Khususnya Hari Raya 
Gurban ada konsekwensi masalah yang perlu kita cermati yaitu ibadah gurban itu sendiri. Si fulan 
menyerahkan hewan gurban kepada seorang tokoh agama untuk menyembelih dan membagikan 
dagingnya kepada yang berhak pada hari raya gurban karena mereka berdua ini beda pendapat / 
keyakinan tentang jatuhnya 10 Dzul-Hijjah di mana menurut keyakinan fulan (muwakil) 10 
Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis, sedang tokoh agama (wakil) meyakini hari rabu, maka timbullah 
permasalahan baru tentang sah atau tidaknya ibadah gurban yang disembelih pada hari Rabu 
sesuai dengan keyakinan wakil. 


Pertanyaan : 
a. Sahkah ibadah gurban si Fulan tadi? 


b. Jika tidak sah apakah wakil (tokoh agama) tadi wajib mengganti? 


Jawaban : 
a. Tidak sah jika penyembelihan pada hari Rabu itu menyalahi terhadap keyakinan muwakkil. 
Maraji : 


asi 0 250 pam pin Ray 3 

(IS ra Tap Ra bal Lab jl Je NS pay of Uang UKK) Olah uya JS AI Ad La Alya JSI le et) 
S3 Ie BA Ir A3 Y Cg ISA oa BIL Jaa A1 MIS aa tb SU Ob aeeb Jal Sejl JSM 
ad Sala Jab ana Ny ade JS joe IN 3 knnlal OS Jd Il ob, 

9d P3 1G db il) 

A8 Aorll Ol agan gg OLI csi SUS Unas Abay Unaa Ob Sd JB gd al oran Geri de Lal Bloma ena OLS dg 
oa ad cri OLI US Ja al one Yg Ala S3) adl El EU IP Rol Ah aa ea 

“ai 2 229 BE apr Ca Gek 

ad ad Ohh dng da la ca ad AN Ob dian el ASI Galah og Men as Ob ala at BISNIS HI gag 
eni S3 de IP Pa SA ON Jot das. 

4. aras 2 106 CI 2 Al oU Hill Ab: 

(OSYY dna Setan dy 02 janet Uaha OP SAN Gani Of Ulin pl) aki! ay Ai0gh Upon MG pai hand S3 Wat Ml ag 
de JAN SAB JS Ala ISA ab Hi Oly din al JAS, Geledh). 

b. Pihak yang diserahi hewan gurban (wakil) wajib mengganti apabila dia bertindak ceroboh 


(tafrith), seperti dia tahu bahwa langkah yang ditempuh itu menyalahi terhadap ketentuan yang 
buat oleh pihak muwakkil. Maraji : 


ad dana Apar JS JI CSI yang dh Ah Basah bag jd ARA | SAM Ang (ET AS mai Ad I,3y BO 203 1G ordUll Aile 


dah ram 


Link Asal : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3972 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/4840334 782861321 

2013. MAKNA OURBAN SATU EKOR SAPI MENCUKUPI 
TUJUH ORANG 

PERTANYAAN : 

Joe Pai 


Assalamualaykum. Mohon tanya : kalau gurban seekor sapi untuk 5 atau 6 orang (kurang dari 7 
orang) boleh tidak ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Boleh, dan lebih dari cukup 
(ANA) baja (AE AR 3) Laju ain JS el AI adi) 

Setiap unta dan sapi mencukupi untuk dikurbankan 7 orang sedang kambing mencukupi satu 
orang. | Hasyiyah al-@olyubi 18/101 |. 
Artinya bila unta atau sapi dikurbankan kurang dari tujuh orang, seorang, dua orang, tiga atau 
empat lebih dari cukup. 

dan AS ja j3 LS SU IS ata BL Ge Lena OS 3 Il Dah Aa mah Ol 333 


Dan boleh satu orang menyembelih unta atau sapi agar 1/7 menjadi ganti dari kambing yang wajib 
baginya dan kemudian ia memakan sisa dagingnya sebagaimana bolehnya berserikatnya enam 
orang. | Al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzdzab VIII/397 |. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/485703738119106/ 


2015. MAKRUH MOTONG KUKU BAGI YANG AKAN 
OURBAN PADA 10 HARI PERTAMA DZULHIJJAH 
PERTANYAAN : 

Ki Jamil Rogo 


Assalamualikum wr.wb. para ustadz yang saya hormati. saya mau tanya apakah orang yang mau 
bergurban tidak boleh memotong kuku dan rambut sampai mulai tgl 1 s/d 10 dzulhijah ? suwun 
atas jawabanya 


JAWABAN : 
? Dewan Masjid Assalaam 
Makruh tanzih, dalam arti tidak makruh jika orang tersebut tidak hendak berkurban. 
ge JII DU Lan Ga Tam (G3 he 3 Ab lia Ny ayat GAY DI Uas op Lok BIS ja Tana ah Teman 
uji a SS MIS 
Bab Gurban. Gurban itu sunnah muakkadah. Disunnahkan bagi yang hendak berkurban untuk 
tidak mencukur rambut dan memotong kuku di 10 hari pertama dzulhijjah sampai dengan ia 


memotong gurbannya. Apabila ia menghilangkan sesuatu dari rambut atau kukunya maka makruh 
tanzih. | Anwarul Masalik |. 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3973 


2 Abdur Rahman As-syafi'i II 


Bukan hanya sebatas kuku dan rambut, tetapi juga bagian tubuh yang lain tangan, gigi ,kumis, 
janggut dll. Adapun hikmah dibalik itu semua adalah agar semuanya mendapatkan ampunan dan 
terbebas dari api neraka. Ketentuan ini berlaku baik untuk gurban sendiri atau gurban hadiah 


ae (AINI ALE leh Al yo kbS (oa Jl Opa oya Le Jasa ON) pai oya tai sltal Jl andi ye Kemal (OA) 

Ega BLAAYY ANU (Pa SN) dadi pa dad Ol api All ya Udlag Lay (Ambil 3 jie OI) 3 Se 

Aly ITE IUpA Jd 3 Kal 0 SINI) oral dab Y dergade JII ya ARI 3 Bia Jp dian 3 Lela 

VAN BSI Sa eng ya Sai la MB) gap OLAS yang JB y AL Olo2 3 Gol Ap ii EL Aid Clel OL an 

? Anita Bidadari 

Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim : 

1 3) Ha 

Ode S8) 1 dalyy Bg (Ce ay Oya ya YAA DB asas Ol Sant ol, ebi laen ISI) 1 ag ale AI ale d3 

Hana 39 6 mal pt Akan JB 4 una Ol all Amil (S3 ybs dala Ula yaa elok! Hilir, (LAB yak Yg Lab « 

Ke Ay Ipa Ga Aoi y ogadi Uya es deid dala pb Ml 3 PALI Olnol yamg dg 4 Gloealy cal) « 

Bo RN al SG MIL by Ka SY 1 Ri pl Sg LA ad MAL 2) KA ya 1 lal, asli JE, 

LAAA Og VI) Gal gatel 6 Lal lh ph or maag argo pra 3 PA AN Gg ce ul 

2 Ade PL YG Ae Lanny Goals P pelany Ale Ab la dl Jay Saka MIN Jail oa 1 ES" — Las dh ly — Ale 

luna Gala ly) 1 Apa jp Co Al alan 

aja kal da il Cal Jang WS PA dl de Jab Rania! Bol) ya PST GAAU Land : MI Ju. 

JS Ed UNP oya ag came gd Sg ih AE II 08 Gel aa Jill Joel ye etik SUN) 1 Lalai JB 

ya B3 abg CA led (120 200 | cobtiS) das sa elang 0 3 ab jl dng adal jl EL Il am jl mati 

DB y 2 RialdI dalg JI Alda ABI, ASI SAS OA el jarl K1 Lulo oya 0m) SIA ea JB «ily yyas 

JB ep data 3 Id CO oya td el Ja ee OT dl DAA 3 Lalonsol JB (US Oey Oya ga Ya 

CPI AS 3 WS ag Only wali S2 Yg ella! Jjzr Y SY $ dal Ia : Lalu. 

Artinya : “ Sabda Rasulullah SAW:” "Jika (Salah seorang) telah masuk sepuluh (Dzul Hijjah), 

sedangkan ia memiliki hewan kurban yang hendak dikurbankan, maka jangan sekali-kali ia 


mencukur rambut atau memotong kuku." Dan dalam satu riwayat :” hendaknya ia tidak mencukur 
rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu." 


Para Ulama berbeda pendapat tentang orang yang memasuki tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 
ingin berkurban. Sa'id bin Musayyab , Rabi'ah, Ahmad, Ishag, Daud dan sebagian sahabat- 
sahabat Syafi'l berpendapat : Haram atasnya sesuatu dari rambut dan kukunya sehingga datang 
waktu berkurban. 


As Syafi'l dan Sahabat-sahabatnya berpendapat hal itu dimakruhkan dengan makruh tanjih tidak 
sampai haram. 


Abu Hanifah berpendapat tidak makruh. 
Imam Malik dalam salah satu riwayat berpendapat tidak makruh. Tetapi dalam riwayat lain 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(397a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berpendapat makruh. Dan dalam salah satu riwayat berpendapat haram dalam @urban sunnah 
dan tidak haram dalam gurban wajib. 


As Syafi'l dan yang lainnya berargumentasi dengan Hadis "Aisyah RA beliau berkata : Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Aku mengikatkan tali pada hewan gurban Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengikatnya kembali dengan tangan 
Beliau lalu mengirimnya . Maka sejak itu tidak ada yang diharamkan lagi bagi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dari apa-apa yang Allah halalkan hingga hewan gurban disembelih" 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 


As Syafi'l berkata : Mengirim hewan @urban lebih banyak dari pada ingin bergurban, maka ini 
menunjukan bahwa hal itu tidak diharamkan dan hadis-hadis larangan membawa pengertian 
makruh tanjih. 


Sahabat-sahabat kami ( As Syafi'i) berkata : Yang dikehendaki dengan larangan mengambil kuku 
dan rambut yaitu larangan memotong kuku atau membelah atau dengan cara lainyya, dan 
larangan menghilangkan rambut adalah menghilangkan rambut dengan cara cukur, memotong, 
mencabut, membakar, mengambilnya dengan kapur atau dengan cara yang lainnya. Apakah itu 
rambut ketiak, jenggot, Rambut kemaluan, Kepala dan rambut-rambut lain yang terdapat di 
badan.” 


Sahbt-sahabat kami, Ibrahim Al Marjawi dan yang lainyya berkata : hukum seluruh angota badan 
adalah hukumnya rambut dan kuku, dan dalilnya dalah riwayat yang telah : “lalu hendaknya ia 
tidak menyentuhkan sesuatupun akan rambut dan kulit.” 


Sahabat-sahabatku berkata : “hikmah dalam larangan itu adalah supaya semua anggota badan 
tetap dibebaskan dari Neraka, dan dikatakan : “ serupa dengan orang yang ihram.” Sahabat- 
sahabatku berkata : pendapat ini salah (karena orang yang berkurban) tidak menghindari istri, 
tidak meninggalkan ba pakaian dan yang lainnya berupa laranga-larangan ihram. 


Sumber http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-53&ID- 930&idfrom- 5898&idto-5963&bookid-53&startno-32 
Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/4854720281422771 

2031. MANUSIA KETURUNAN HEWAN BOLEH DIJADIKAN 
DOURBAN DAN IMAM 

PERTANYAAN : 

Ha Kau 


Gimana hukum nya kalau ada hewan / kambing punya anak manusia apa boleh dijadikan hewan 
Gurban ? 


JAWABAN : 
Mbah Godek 


Gimana hukum nya kalau ada hewan/kambing punya anak manusia apa boleh dijadikan hewan 
Aurban ? Boleh 


oU alel 24 (1/ 113, 


Je Up Galoy Leader Jas OLI Lai jl UI SU Alb di NI So de Wc B ISL Ie JSI op 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3975 


SUS Ang Ap alay Ol jer Pu! 


Jika pejantan hewan yang halal dimakan berhubungan intim dengan hewan betina yang halal 
dimakan dagingnya kemudian melahirkan anak berbentuk manusia maka hukumnya anak tadi 
juga halal dimakan. Jika anak tersebut hafal algur'an dan jadi khotib dan ikut sholat idul adha 
bersama kita maka tetap diperbolehkan menjadikan ia sebagai kurban setelah sholat ied tadi. 
kalau manusia itu lahir dari anjing / babi boleh kah dia jadi imam 


Boleh 
sia SA Ust ala aa MS glag Ih Sl el, 3 Uk dina gl Sl ek, so Jaa, Wala y sia Ul jak, gim sai ok cin ly 
my Amakg sdg Lala g2a8J Wamlaa gatlla Usa sYaimungp land ag jln gd ALA Ulla 9x5 Ya 1O4 ai SA Uaal 43 
komentar mushonnif itu bisa mencakup pada Anak adam Jima' dengan Anjing dan Melahirkan 
berupa Anjing maka hukumnya Najis dan apabila berupa Manusia/anak adam maka Hukumnya 
Suci menurut Imam Romli adapun Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya Najis yang di Ma'fu dan 
Wajib Sholat baginya meskipun menjadi Imam dan Boleh Masuk Masjid serta berkumpul dengan 
Manusia lainnya serta tidak Menajiskan jika bersentuhan dengan badannya meski dalam keadaan 
Basah. 


Link Asal : 
fb.com/groups/piss.ktb/481960258493454/ 


2123. BATASAN MAMPU DALAM BEROURBAN 
PERTANYAAN : 
lan Saputra 


Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh... Ada sedikit pertanyaan yang mengganjal 
dalam hati saya... 

1. Siapakah yang berhak untuk Gurban ? 

2. Batasan Mampu di dalam ber@urban itu seperti apa ? 

3. Apakah jika kita masih memiliki hutang yang belum dibayar kita boleh Aurban ? 

4. Apakah wajib jika kita @urban untuk menghadiri pada proses pemotongan hewan @urban ? 
Syukron untuk jawabannya. 


JAWABAN : 
2 Abdur Rahman As-syafi'i II 


Yang disunahkan berkurban adalah: 
1. Islam 
2. Mampu 
3. Merdeka 
4. Memiliki kelebihan dari apa yang dibutuhkan pada hari raya dan hari tasyrik. 


OA OL Last By OASIW 51 9 Aam yang ME Ta gta 9 ClpiS para yan NG Ugal 8 Al Ugiad Lezatu by ,b LL 
kn) Cam ls Akal Upisind Ud yaa & plell Lot Gd del mid jilid Ll pit LS AKA Jl oya OS j4 Il 
y/net 


CI Sa deal bl yaa 1 Ana ag ter Las Tail Ella Ob ya JPN Ai Aa) pelan Gan Il Ae ri CI 
y/ryo 


Siapakah kategori mampu itu ? Menurut ulama syafiiyah mampu adalah orang-orang yang sudah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3976 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memiliki kadar harga binatang gurban dan punya kelebihan harta dari apa-apa yang ia butuhkan 
dan orang yang ditanggunnya pada hari disunahkannya kurban. 


dp pr La doel ya 1 dapet! pal yaaa aga Jaa oya Porn 1 Mine aa Tail Upah SU SAI ya Lake lai JB Kaslad 
WS Ag ii 9 pls 4 Else 1 LAS ja Salad 
? Dewi Rosita 


Yang menjadi ukuran wajib berkorban, ada ulama mengatakan:yang mempunyai emas seberat 20 
kati atau uang sejumlah 200 dirham perak,dari sisa kbtuhan hidup sehari hari/keperluan pokok, 
dan jika yang di milikinya bkn berup uang dirham/dinar tetapi apabila di kurs senilai 200 dirham 
berarti ia wajib berkorban 


2 Mbah Godek 
Yang penting yang dibuat kurban itu dari harta lebih dari kebutuhannya dan keluarganya pada hari 
itu. 
088 2125) — sai AYI 

Arab Las alot OS Ol LSG al aka abg Abauo pp BY Ay oya Roro Ara 0 LOL UU Ud MY, SUN Ju 
dadi pap OLS Laga dil Ga ydl alay Akad pg 3 Aan OS OT dag € alel Aiauo DLS Alah Bay Ang El 3 

IS ye AloU OS Of Las Ialoyadilg Jadi 2S 34 Jadi ALI, 
2 Sunde Pati 


Jika waktu itu ia ada uang yang turah/lebih untuk mencukupi kebutuhannya,anak istrinya maka 
baru boleh mengeluarkannya. 


Ida PAUS (ol Alan # ji UAY $ pls baka UI Ga La IS Ai ya Terong Atrlon e ALOU OS Ol Yg ASI JU 
UB Garda! alel dani a12 yP ULOU OLSG OT (data pa LS Alah BS) dala daya UI AerlEH Las Alah USG Ul SG ai 
IS ye ALoU OS Of Lead Selo ibly Jail BS ES) KASI Ay Anal ay OT LAS Le33y 
si lla ab ol iban gp KY $ ya Abauo Gde le IS dit oya Porn Menelan Ge AloU OS Ol hu Yy ES JI JB 
plg andi ag Ao OS Ol Geng yel Bike 3 ya LS Alah By y Ailala daya I terU Lag Alb USU Oi ASI 
SIS gs ALoU 03 Of Lead Il itly Jai 2S LB) dadi UI As ay OT LS Le ML Ga dll 

2 Abdur Rahman As-syafi'i II 


Apakah wajib jika kita Gurban untuk menghadiri proses pemotongan hewan Gurban ? Hukum 
menyaksikan sembelihan bagi orang yang kurbannya diwakilkan adalah sunah dan hendaknya 
tatkala sembelihan berlangsung ia mengucapkan : INNA SHOLAATII WANUSUKI....sampai 

WAANAA MINAL MUSLIMIN. 
oa me U Lagu Ola Koi dani el op OB Ad IS Ol S3 pd Jna3YI ai (LSI dian OS Ol dunk Le OL 3 
H3 JS A3 Jab Wika ML Urakey 4 Urai oya Lily JI Kai 3 S0 Ol Ig Ol 4 Wil Lease AI no) Lab al 
YANYA SI Gia Oral! yan Ika OI y arlac 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3977 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/489039337785546/ 


2479. HUKUM ARISAN GURBAN 
PERTANYAAN : 


2 Kang Mifta Coey 
Assalamualaikum wr.wb. bagaimanakah hukum gurban arisan ? 


JAWABAN : 


? Dewi Rosita 

Kalo arisan itu hanya sekedar bergiliran melaksanakan kurban dengan domba atau sapi tanpa 
menentukan kepemilikan secara penuh terhadap peserta arisan masing-masing artinya domba 
atau sapi tersebut belum di tentukan kepemilikannya kepada orang yang melaksanakan kurban 
maka itu tidak sah karena kepemilikannya belum di tentukan. 


Contoh kalau 2 orang memiliki 2 domba secara musyarokah (bersekutu) atau lebih dari 7 orang 
bermusyarokah terhadap 2 sapi maka itu tidak cukup dan tidak sah.Begitu pula kalau 14 orang 
memiliki 2 sapi tapi belum di tentukan satu persatunya maka itu tidak sah karena tiap orang bukan 
memiliki 1/7 dari 1 sapi tapi memiliki 1/14 dari 2 sapi.Begitu pula kalau 8 orang bermusyarokah 
dalam 2 sapi maka hukumnya juga tidak sah karena satu orang dari 8 itu tidak memiliki 1/8 dari 2 
sapi jadi di sebut tidak mu'ayyan(di tentukan)dan tidak dipastikan. 


Kesimpulan : kalau dari arisan itu hanya sekedar mengeluarkan tabungan lalu untuk membeli sapi 
tanpa menentukan siapa yang memiliki sapi tersebut maka itu tidak sah,sama halnya dengan 
kurban satu kambing yang tidak di tentukan.Tetapi kalau hanya arisan dalam pengumpulan uang 
yang hasilnya di pastikan milik orang tertentu untuk di belikan hewan tertentu ataupun hasil dari 
arisan itu di belikan hewan dan hewan itu sudah di milikan kepada orang tertentu dengan akad 
menghutangkan dari orang lain seperti membeli satu hewan dengan akad hutang maka itu sah. 
Lihat Nihayatul muhtaj jilid 2 shohifah 4. 


OEAS aan dd JAHE OY oesiila Grbs Rap BAB alta galah MN JB EP Tanda jl Lens G oeb GO Bas 
Spb SleN pr YI ale duabahgny d Ulby Baoely Rida oya Jas gen AK MY AS MU maa HB) JS ad Jaa li 
PSV ba JS yA GARA ori G WE 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/615691151787030/ 


2622. JENIS DAN UMUR HEWAN YANG BISA DIJADIKAN 


SEBAGAI HADYU / AURBAN 
PERTANYAAN : 


2 Addin Almesuji 
Assalamualaikum.. pak ajeng tangklet jenis hewan hadyu itu apa saja ? umur hewan hadyu itu 
berapa ? Selanjutnya dagingnya untuk apa ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3973 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Kang As'ad 

Wa'alaikumussalam. Hewan yang bisa digunakan sebagai hadyu (Sembelihan denda / DAM haji) 
sama seperti yang untuk gurban : unta, sapi, wedus / kambing /domba. Sembelihannya diberikan 
kepada orang-orang miskin tanah Haram (Makkah). 


2 Ghufron Bkl 

A. Jenis hewan yang bisa dibuat gurban : 
1. Unta 

2. Sapi 

3. Kambing baik domba maupun kacang. 


B. Umur hewan yang dijadikan gurban ato agigoh : 
e Kambing domba - 1 tahun 

e Kambing kacang - 2 tahun 

e Unta -5 tahun 

e Sapi - 2 tahun 


LAM ga AI AI oya OT Ol KAI SAS ily AI JAYA ga mak Up R2 Si ag 
ce 3 II 3 ab 3 Ulet dd La yag ja ya Gal g RII G yaboy Aina Ala yag OLI oya PAI Lah Ce IN 
YA Y/YAN God AI jab 4 Oli dd LAI ya GE) Roll 3 ab 3 ria ea ILY 
Dalam masalah kambing ada pendapat yang mencukup umur 6 bulan untuk domba dan 1 tahun 
untuk kambing kacang : 
Hb Lab jak oya ge Lala OM Jay pedih tan Ab La Jd PI Ae Rim Ola AI ya yag IIA VI OLI oa CL, 
VAN LES BLS LAI 3 Jero yaa IU Jd Gde Oles 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/579609738728505 


2815. HUKUM BERKURBAN DENGAN HEWAN OURBAN 


BUNTING HAMIL 
PERTANYAAN : 


2 Kang Tukimien 
Assalamualaikum maaf numpang tanya, gimana hukumnya bergurban dengan kambing betina, 
apalagi kalau sudah hamil? tolong beserta ibaratnya terimakasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 


UV ria A1 ira Asin A3 ,i5 A3 Y Jalal, "ALA LAS ya A3" (41 335) —ubal! le sama Hail" 3 
Usa dit 02 Intagh ghial c5 gal SLR &, SIS « Yup Usus dpl Win dg) Jar Ulang" lite g dina 453 


Wa'alaikumussalam, menurut goul mu'tamad madzhab syafi'i : hewan yg sedang hamil tidak 
mencukupi untuk dijadikan gurban, (ref: kitab bujaeromi juz 4 hal 335|. “ada ikhtilaf" monggo para 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3979 


yai dan nyai nambahi. 
PAI Tapir TP AS Gasa! Aedes an YI Aa Gl memo J 


Dalam jilid 4 hal 454 (dalam kitab majmuu', imam nawawi memilih pendapat dari ashhab imam 
syafi'i yang mengatakan mencegah gurban dgn hewan yg sedang hamil,dan imam ibnu rif'ah 
menshohihkan pendapat yang mengatakan "cukup"). (Hasyiah bujaeromi 'ala syarh minhaj ath 
thulab jld 4 hal 454, Daari fikr, Beirut). Yang kedua ini, saya langsung comot dari kitabnya. 

Cara menyikapi bila ada muslimin yang akan berkurban dengan hewan yang hamil, seyogyanya 
jangan ditolak, mengacu pada goul ibnu rif'ah, walau pendapat imam nawawi jadi goul mu'tamad 
madzhab syafi'i. 


2 Abdullah Afif 
Dalam kitab Fat. hul Mu'in (I'anah 2/330) disebutkan : 


05 30 3. 9 - - #8. - 0 - 0. 09 Ie Se 020. 
Ad JI oil dowoa Lal Gs HL koil sel pe Iatnad! 


Menurut pendapat yang mu'tamad, gurban tidak cukup dengan hewan yang bunting, berbeda 
dengan pendapat yang dishahihkan oleh Ibnurrif'ah. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/664200213602790 


2835. LARANGAN MENYIMPAN DAGING OAURBAN LEBIH 


DARI 3 HARI 
PERTANYAAN : 


2 Rosadi Imron 

Assalamu'alaikum, Ustd.. Mau Tanya.. Ada Yang Bilang Ke Saya Bahwa Daging Hewan Kurban 
Itu Tidak Boleh Dimakan Lebih Dari 3 Hari.. Apakah Itu Benar ? Jika Benar Tolong Minta 
'Ibarohnya Ustadz.. .. 


JAWABAN : 


? Yu Paijah 

Wa'alaikum salam. Insya Allah tetap Boleh Dimakan Lebih Dari 3 Hari... meski memang sempat 
ada larangan dari Rasulullah (ada yang mengatakan bahwa larangan itu bersifat Tahrim & ada 
pula yang mengatakan larangan itu bersifat Tanzih), tapi pada kesempatan lain Rasulullah 
mengizinkan ... 


Jay IS Lgi Al BIS G3 doll US9 BMI AN Yo SM Ul 3924 Tu JI yo 2S €3 
9,859 Ujiill Joisu Soal Wc sal B9 a35 gi US oggoall JB A3 US Si alus ale AU al Al 
cl 3 Lobi dial sbb 9 RAI Juli Ulsy Lognoo US al Rawi di lele US sill Ul 93 sae J9NI le 
Soosall Ulgnolly & A54 Jd bsdbg Lilo 9d el Jo Uas Il Ul 9d wu lc cag299 mol gl 
lah sala Masa YUS C AI ena watak JENIS BIS Ba kada "al 
Sd aga MY ulB snisng NS Sio Mam Cal Ama Call Jl calil, Jaan seo 3 gl sal Js$ 

Yul asi begal 9 Al A0) peduli JB #cB-olinn lo Ulgsall Hg sgollg sx5lin Ng Asia ULS 
sol al obi ssi dis 389 9 54 doi Id Ul Ang cai Sg ul dalil yESXIG JS AL sabu 


i2oc9 umi Ag -.alel Aly adl all JB lal »59 Ulgwadk gu mo Iidg 0.46 SY Aly Asola H3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3980 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab al Majmu', syarh al Muhadzdab 8/396 : 


BANI Of EP Ah elang dala AI Io AI Jay OST da2 Legian pel IDE Gp Unglesol OS € Ke Ab ya pak OT 3, 
da BALAI Hani oya Y ISI ami ya OS Ul ea je YI SI 
Boleh menyimpan daging gurban, (pada awalnya) menyimpan gurban melebihi tiga hari dilarang, 


kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam mengidzinkannya....... Jika berkehendak 
menyimpan, maka sunnahnya bagian yang dimakan, bukan bagian shadagah ataupun hadiah. 


Dalam kitab Sunan Tirmidzi 6/142, maktabah syamilah : 
ABE Bp aa PA HL 
Bab riwayat yang datang tentang maruhnya memakan daging gurban melebihi tiga hari 


Dari Ibn Umar, dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda :"Janganlah salah satu 
engkau memakan daging gurbannya melebihi tiga hari". 


N Y 9 - 309 - - -.. “ La... » 2.8 0 3 - - 3g ge 00. 0. - H2... 
Ale Gho Gg Ge EN OS Laily — P2 Lyn La yag ya Lan Lamp Al JL Ty Ale 02 ALI dy Ju 
BG B3 5.3 


SS Ang YEL) 3 Leak eka. 


Imam Tirmidzi berkata :".....hadits ibn Umar hadits hasan shahih. Pelarangan dari Nabi 
shallallaahu 'alaihi wasallam adalah pada awalnya, kemudian beliau memberi kemurahan setelah 
itu". Wallaahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/668102949879183/ 


2840. HUKUM GURBAN UNTUK ANAK YANG BELUM 


BALIGH 
PERTANYAAN : 


? Ach Muhtarom Mauladi 

Assalamu'alaikum. Saya mau tanya... Sah kah anak kecil yang belum baligh yang berkurban, yang 
dikurbanin oleh walinya, sedangkan si wali belum meng 'agigoh kan anak tersebut, dan dapat 
pahala kah dia???? Matur nuwun..... 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam al Fighu 'Alal Madzahibil Arba'ah 1/1109: 


ALI, ASI Jis Lagi soal OS Ji Ady die penang Upale paUII snall Uyanid Leena Ud add & jeli at 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3981 ) 


OP AI pa IE Jl US Of Kanal Jl ya Ady any lis saall ale Kami yong Ubi aa & jl 2 IG adalh 
Pa) sala 

bgisinad pb & pldU pisal ai Y 1 IU Ada 

Baligh bukan merupakan syarat kesunnahan @urban. Maka Gurban disunnahkan bagi anak kecil 


yang kuasa bergurban. Dan walinya boleh bergurban untuknya walaupun anak tersebut yatim, 
demikian menurut Malikiyyah dan Hanabilah. 


Hanafiyah berkata: Baligh bukan merupakan syarat diwajibkannya bergurban 


(Catatan: Gurban menurut madzhab Hanafi hukumnya wajib). Maka Gurban wajib atas anak kecil, 
dan walinya bergurban untuk si anak tersebut dengan harta yang dimiliki si anak. Jika si anak 
mempunyai harta maka bapaknya tidak boleh bergurban (dengan harta bapaknya) untuk anaknya 
yang masih kecil 


Syafi'iiyyah berkata: Bagi anak kecil tidak disunnahkan bergurban. Baligh merupakan syarat 
disunnahkannya bergurban 


Berkaitan dengan pertanyaan: 
e Sah kah anak kecil yang belum baligh yang berkurban yang dikurbanin oleh walinya, 
e Sah, jika uangnya dari walinya 


- Dalam @alyubi 16/95-96 

aa GA en Ah pk da BN 
Bagi wali tidak boleh bergurban dari harta mahjurnya. Sunnah bergurban dari harta si wali untuk 
anak yang dilahirkan, tidak untuk janin 


Macam-macam Anak / orang yang dilarang menasarrufkan hartanya ialah sebagaimana dalam 
kitab Tagrib berikut: 


de 5 Lag dal yak 2 DIISI SAI ki 3 JUL JAN Aetital ) O york goal Ri (de peda (kas) 
Peel GS Op) II al, AE 


- Dalam Kitab Tuhfah 41/41 


0 30 2 0.9 Lo. -Y.- 0 9 0 8-0 0. - ( 04 G3 og 33 Pa na3 0. 9 S0 G3 


Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/662354093787402 


2856. SAHNYA BEROURBAN HEWAN TERNAK YANG 


TANDUKNYA PECAH 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3982 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Hasbulloh Hasbi 

Ass..wr.wb. saya mau tanya sah atau tidak kalo kita gurban dengan kambing yang putus 
tanduknya, kalo tidak sah apa alasannya ? kalo sah juga apa alasannya ? saya mohon berikan 
jawaban secepatnya, terima kasih sebelumnya... 


JAWABAN : 


2 Muhammad Fawwaz Kurniawan 

SAH BEROURBAN DENGAN HEWAN TERNAK yang tanduknya putus / pecah baik sedikit 
ataupun banyak, baik mengeluarkan darah ataupun tidak tapi dengan catatan tidak mencacati 
daging gurbanya karena tanduk tidak berkaitan dengan tujuan utama gurbanya sehingga 
hilangnya/cacatnya tanduk tidak berdampak apa-apa terhadap keabsahan gurban dengan catatan 
cacatnya tanduk tidak memberi efek samping terhadap daging hewan kurban seperti kudis dll, 
namun SUNNAHNYA yang tanduknya baik-baik saja.bahkan sah juga gurban yang tidak ada 
tanduknya. 


DS Slgung SOAN B yaaa oya DAN oya mal ti telalaala SP Ily elo Santa Kali OLI 3 Only oil Ju 
Oh AYI Up 738 Yg PI Rr oa AI Filan MO UE (3 Lado Sy Y SY #lnom if Ga le 
348 21 2 (Nusa yah — ad Yaa ni NS LS Lan WI OS 


had! Olastarl ya Selai JB AYI AI Fla png yag NI Sy Wildan Km 3 eyes (M3) 

SY lan aldi 0 Ol) tan 3D ag VI gadi Y Op AB Yg (OA By yA OSUY Ofy Ulama 
Ve) yA denis Oly GALA Aing dong Oly Ular Lan ya Wb Ldlas Oly UU aril OS Ol) tank oliy3 Y Ly 
CodUbdl Ailel. A—a Jai ALI, Lia Ia eling « 2 Uas Uus egg ng 3 ca Oty 
38 Op 


OB Kala 0 Yg UG) 2 LSM dab UAN Op Oa pa Leg IL MA al ed 9 
AN Maa Jeda sa sb, Pora (AK anta PI 2 dil oa ot, db SAS ja pa Lae 
Pn PA ea S 


SIR na OA IN ABU Salad Kab OA La 2 Am) Gila JU si JG sal 
IP oa EN pay ASN GOA AR JB LS Wa Hen JB. (GAS Alia ja MI UAN senja Yg ea 

ga alga OA Boa KM Gg elsa MW OA etil Gl olah gag ella Lo 7 pm ale Like cuba 
99 11 HI SE pan dh ea SIL K3 arya 


2 Abdullah Afif 
Tersebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj 41/86 : 


2 0 2. 0g 8 eh0 0 .. 9 — ca. 3. 8 go 9 420 - 0 R0. 
ad padi Jadi SUN SAS Oly PP XS 4 Giaa U Shan S3 (OB A5 V, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/658144910874987 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/09/1846-kriteria-hewan-gurban.html 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3983 
www.piss-ktb.com/2012/10/1966-kriteria-cacat-pada-hewan-gurban.html 


2878. MENABUNG UNTUK OURBAN, APAKAH 


TERMASUK NADZAR 
PERTANYAAN : 


2 Faizin Swinden 
Assalamu 'alaikum.... Tangklet min, apakah ketika kita menabung untuk kurban disebut kurban 
nadzar ? Sekalian ibarotnya min... 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa'alaikum salam, menabung untuk kurban bukan termasuk nadzar bergurban, karena tidak ada 
ta'yin (hewannya belum ada) dan tidak ada perkataan nadzar. Kalau ternyata ada ta'yin imam al 
bukin dan muro'i berfatwa perkataan seseorang ( ini adalah kurban ) tidak termasuk nadzar. 


548 Kadi wol Apes # All WeiBLSL gpu Odd Ui 8 gdio sad leib mel allg guuilll ubi 389 
Sebagai perbandingan, berikut hasil musyawaroh pp mus sarang untuk kasus yang mirip : 


Kejelasan Nadzar Aurban Yang Diucapkan Masyarakat 
Kesenjangan antara cita dan realita sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat, tak jarang masyarakat 
awam mendapati kerisauan dikala harapanya tidak sealur dengan tadwin Syari'at. Semisal kasus Cak Wahid 
dan Cak Machmud yang berangkat dari dialog sederhana. 


Cak Wahid : Cak Machmud..! kamu mau kemana ? 
Cak Machmud — : Mau ke pasar ! 

Cak Wahid : Beli apa ? 

Cak Machmud — : Membeli sapi, 

Cak Wahid : Buat apa ? 


Cak machmud — : Aku ingin bergurban ! 
Menurut hemat ulama' di daerahnya, ungkapan Cak Machmud tersebut termasuk Udlhiyyah Nadzar Hukman, 
dengan bertendensi pada : 


HA Calas" AGS ulilg "tag gout Ul ade ali" alga J3NB laa gl dis Sl (Cu NI ApuSYI Ui Yg AI) 
pob49 dalg di "dyousl DAD" Agl 3 0 Y Aoudidl gdg 1 Loc pgll Su Sic Als yo gi ld — JB ul all — "dual 
aw al dc So gam dl agaosl BS Lay Sob by) aed Jaa X9 .Leio USAI. 


Sedang Cak Machmud sama sekali tidak niat Nadzar. 


Pertanyaan : 
a. Benarkah ungkapan Cak Machmud tersebut tergolong Udlhiyyah Nadzar Hukmi ? 


Jawaban : 
Tidak tergolong Nadzar Udlhiyah Hukmi, karena barang yang dinadzari belum ada (ghoiru mu'ayyan). 


Referensi : 
1. Mauhibah Dzil Fadll, juz. 4, hal. 678-680. 
2. Asna Al Matholib, juz. 6, hal. 460. 


| (Dana bo ( 680-4/678 ) — sun sll Lagisi0 Resa Aoi R0 Jual S3 Hdgo : 
sllu lis ASlp Jl9J (Ausl Laila gl dus odd gag) soul Ul ade gl de IS (WLAN) Apusll (HN) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3984 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BE wal BS dus Ular Grwoidl LAI gl LS U13SSOI usilLg JL ssi (elu ds3 ). 


? auai l0)460 16) - SoliosiI L,53 uu Sono v4 LS Add Tata Ul yS9) Td Alia! sal: 
doa! label ul Ba saya Ul le Ai : JB Ubi ) ulas loS Tooual 00 cal Ags S9 Uji JiluS (JUL Uni) 
Ebi an UB dlall Jgras le AJI 25 ul Ii Ain yd do yill lac 2lig dosual ( lelesu ul Ao) ) Bls (Syisil9 

(less) dual (Leles pn 0) damual lelersl jl adah BLS cu ia Ul Jl (lgs UB) mulus ala LA 
Ai siy bius gl BN 4 ie gl LS 9gb ellall JB Lesngl 9 Gusi Sol ulei yul gag 4 gasal 43 JB Y ladsal 
OI (db Ng 2 el adl uks dosusl ) dos dau lali 9) Lord 0S 9 Ball gl Bisul (sae Ng) sal Ludes 
dial Ol ABI Au Isa Sial gl laS el Juang YO ll Jum die ella jl . 


b. Apakah perkataan yang menyebabkan Nadzar Udlhiyyah Hukman harus disertai niat? Jawaban : 
Hukumnya Khilaf : 

- Menurut Imam Bulgini dan Maroghy wajib niat jika ingin menjadi nadzar. 

- Sedang menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah tidak wajib. 


Referensi : 

1. Bughyah Al Mustarsyidin, juz. 1, hal. 548. 
2. Hasyiyah al Jamal, juz. 22, hal, 162. 

3. Hasyiyah Al Bajjuri, juz. 2, hal. 296. 


? doi lo (548 /1) - Sgleb s0 v3 Oa 3 S0 3 ENI 0 Ka Lada Jiwa Aa : 
apada MI Bonai Yg «lgi ASlo Jl5a aini SO al dowal gd gl dual AD ? JB yo al m4005 JA! (H: Uluo 
amil JLSNL gag sliul il 93 Jas ago ? me )3NI JB 4 no UX ds SNS Aiu Bus Ag « lgi ytig Sl 9 
SJ Ags ad doll! yul HS gd laS Legi Lp dos mol gal ll ol Ay Big: JB SEN 99 Luntul9 
dsuic DD : dlipg « @dl Gi3lSb siwusl oa : sa pera at mag Leone Tag dan voor 

Jaa 5531 JB Lo coli lala 403) Ai Tandl 9d el Ktualo « 3 


| Pa bi 16222 Sa ea aa: 

uboal Jeall demo ul AsAl 2 ogdiall C8 )09 : Lanos AJI deng Jali den 0m Golll a H3 oa Dab bol 
mill sie lgi CAS Jemll cuy Il asi RAI Mc Jul yag lgustt) Casli sill yo baal Lgi pall Jua p3 SI 
28 LINI ie lpg RSNI le Lal din y8 YAI ye diyao drslg gl dugrio y3 Ay paus lo Gusi gl SLS, il BL wal 
Jadi dam sal s0 S3 JUL sal LN Sl (As Alb sing NG Api) Cagtul RAI JiBa adu 3 Jl 


? ani lo (21296) — Sasa WI sial al il aw ol le Soga Aa : 

Sd Cin JAS gila "hey mouol ul le dl" das Ja lia gl data Sl (Cat YI A31! K0 X5 A33) 
JSM pos deol9 A1 ui " Awal 050 "pede yo A4 Hous Ay lag pellja ac: plgall Go go lo JB Ul sll dpusl 
lsuliu i05 CSI wu) sdg plan) dls Jae) Say Y pulo dll JB3 ngaana DS las Egladl Lol pel Jika V5 .ein 
Dau sa eka dal ban en Ka co KAA al oa takde cl salsa 
BESI 93 dal 4 pouay lal adl ie gl Al Ai ds Lg boiind doll YS lc susi, gl Jail drslgllg ly Ealatll 


Sumber : 
http://www.ppmus.com/bahtsul-masail/musyawarah-kubro/mk-ke-45/70-kejelasan-nadzar-gurban-yang- 


diucapkan-masyarakat 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/687299741292837/ 


2990. HUKUM A@GIAAH UNTUK BAYI YANG KEGUGURAN 
PERTANYAAN : 

2 Boedheey Threeyono 

Saya mau tanya soal agigoh, ada seorang istri hamil, lalu dia keguguran, dan itu belum diketahui 
jelas jenis kelamin janin yang dikandungnya, jika si orang tua mau meng'agigoh'i sebaiknya 
kambing yang disembelih itu berapa ? tolong bantuanya para member sekalian... 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3985 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Mengenai keguguran bila sudah sampai waktu ditiupkannya ruh (4 bulan atau 120 hari) maka 
tetap sunah untuk diagigohi, mengenai jumlah hewan yang buat agigoh maka dengan dua 
kambing karena untuk kehati-hatian / ihtiyath . 


VOA ye oa jani Ray 
PNY Lan Ya Gif al TH ai OLY) Jain 3 Anand Anin! onta Y GP Alay pm jl JL Bush 
PAI G0 uu. 


YA SI sa 
WS Ha Ini GS Uya III EH OKI da MI last J3 P3 Kid Iael U Jaa 3. 


YAN Gea) 

Of Una jg SO Ska el Lain Gg Sg Sl ya Ore GP oya 1 OULA Aa Gg SNI le Aha rasi 

Nb Uh. 

Kalau agigoh satu kambing saja itu cukup kan ya, walaupun anak laki-laki..? cukup, pakai dua 
kambing tersebut adalah afdlolnya saja . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/740786502610827/ 


2991. KENAPA ANAK LAKI-LAKI A@IAAH DENGAN DUA 


KAMBING ? 
PERTANYAAN : 


? Aziz Algoroni 

Assalamu'alaikum, mau tanya nich, dalam agigoh kenapa anak laki-laki memakai dua kambing 
sementara perempuan hanya satu kambing ? tolong jelaskan alasan nya dan referensi nya dari 
kitab apa ? matur suwun monggo 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Anak laki-laki agigohnya dengan dua kambing sedangkan anak perempuan dengan satu kambing, 
karena disamakan dengan diyat / denda, diyatnya orang perempuan separohnya diyatnya orang 
laki-laki, disamakan dengan diyat karena tujuan agigoh itu adalah menebus jiwa. 


Irta 
Hg BII ya MS OB HI de Cabai! II SUS 3 Ata) B3 BIL Anh GI Og 9 3S abg OLS SI ym) 
cdill ghAS Laga VS OY AI Unpad adil pLisiaal Aiakadl uya ASI Ol Asli le Lead dong 3 Jen jl ud ya Jual ls. 


YAA Saji H3 
Cia slah Lagian VS OY Apadl Eagadia did! 0 Utan Aid oya GAS OY SAI uya Snail Ie US Ula. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 3986 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/741522225870588/ 
3543. HUKUM OURBAN YANG HANYA DIBERIKAN 


KEPADA SATU ORANG 
PERTANYAAN : 


2 Abu Idris AlJawiy 
Assalaamu'alaikum.....Bolehkah kurban diberikan misalnya pada 1 orang saja....? (tidak dibagi rata 
ke masyarakat)... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Hukumnya boleh, dan gurbannya sah. Namun perlu diperhatikan efek 
sosialnya. 

- Kitab Bai ia IV hal. 254 : 


(ane Y bi Os33 osis, 


“Menurut pendapat yang paling shahih, gurban itu wajib disedekahkan sebagiannya berupa 
daging, tidak boleh berupa kulitnya. Sudah mencukupi walaupun diberikan kepada seorang miskin, 
dan yang diberikan itu harus berupa daging mentah tidak dimasak”. 


Tambahan ta'bir untuk kurban yang diberikan hanya kepada satu orang : 


solles Jg5 SAI dio pdl Alle ilau lo gdg ( lain pa a25 Len19 )(187 10 1 22 a) - Jaall Als 

begaloo N Lis 9549 519 w4Suuod Sulos A49 Jkall all (SI asal owl Igogblg $ - 
Terus semisal yang berkurban bilang....."ini nanti kulitnya saya bagikan (bukan upah) kepada yang 
menyembelih..."Bolehkah hal tersebut? 


Bila diberikan sebagai upah maka tidak boleh, tapi kalo bukan sebagai upah misalnya sebagai 
sedekah maka boleh. 


sll U6 (legi ASI SUS lg gal suro 59 WI Ja G2) leio Sud SSI (Alan Lsul Aya) 
al. pon pd Soal Jaga ade Ji SI Jasa ade Y sad) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/851871328169010/ 
www.fb.com/notes/858185020870974 


3548. HUKUM MEMBERIKAN DAGING OURBAN SETELAH 


DISARDEN 
PERTANYAAN : 


2 Dimas Adrian 
Bagaimana hukumya daging gurban yang disarden. .?? Maksudnya diberikan kepada fakir miskin 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3987 


dalam keadaan sudah disarden ? . 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Daging gurban harus dibagikan dalam keadaan mentah 


Lis ortu - Snnl9 a83 ade Ida - Gaal Unug 1 Ul dil 
did UN 0) saia eleng lolab alas yi NG. yE9 Ry 0 lis lay UaSwal A8 Imo SI (Lis 10333) 
Lin Sae WS Lag Gro cd dnlgll us Usia! (lgs @ebill yo 1V38).ASI 93 Y Sai Hd 
sm bas ye Salg Aset UJI BY ella ea pabial JSI (AK) Gawi J8 tlg). il ass las 


Tidak boleh kalau disarden, karena daging gurban harus diberikan secara mentah supaya 
penerima / fagir miskin bisa mentasharrufkan baik dijual atau lainnya : 


D.5429 Ba 00 sit lay L1Smoll Ad 3 mil Sl (lis 193). 


? Mas Hamzah 
Idem dengan kang ghufron, harus diberikan secara mentah, lihat kitab roudhoh imam nawawi : 


UB bw Bia Ja san al Kaulao 2 UB Sai 48 potd Y £ Woubo 01SW el isl goa ul 392 
dalil M8 AJE « Agu . 
Tambahan ta'bir kitab alhawi kabir imam mawawardi : 


ASI ug9 Sai 99 ag UN « Kulon ASN adgcny Yg « land laio agall RAM Ul p2uA0ll Lalai el il lolg 
Jlbill BIS mgall BOX ul a24 NS «Lai og as sy Al galon aga AB UB « Igusl lo Iggiwoul 
aa il ae mana Mas etasmpal al sia as Ils dara 
day 25Soll 9 9S yoll . 


Dishodagohkan berupa dendengpun tidak boleh, lihat kitab fathul wahhab : 


el ba wal | soal 3 “sll A33 jala do Amd Ale dilip lo 383 " lgio Ab Ga L543 
X3 gali JG #loall 99 sSJL Sites Agutil Usulan Ui y9S49 So13 wSuol Sales ya3 Jia mail 
S0UAJI ade Ibus8 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/8404559259772171 
3655. PENGERTIAN UDHIYYAH DAN AN NAHR SERTA 


KEUTAMAAN 'IEDUL ADHA 
PERTANYAAN : 


? Ahmad Fusyani 

Assalamu'alaikum para admin, mujawwib, dan member PISS KTB. 

1. Saya ingin bertanya apa sih yang dimaksud dengan pengertian UDHIYAH DAN NAHR ???? 

2. Apa benar sholat idul adha lebih utama daripada sholat idul fitri ? Karena ada yang mengatakan 
berdasarkan dalil nash al-gur'an tafsir dari suroh al kautsar ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3988 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


» Abdullah Afif 

Wa alaikumus salaam 

“ AL UDH HIYYAH 

- dalam Kitab al mausu'ah al fighiyyah al kuwaitiyyah 5/74 : 


JB ol ol) Liu gl B50gl m2 ed Satu Aps3YI 
ada SJ Eglly Jleill Ebiyl OB3 SSI 1 4358 MSI wall ilall ( lodssl ) : Gabus Uas Wc 383 « 
Lim Ing Se! 2g 0S Gal GL (lepalis pool NI wal setel salsa asal Sasa 
| | KA alesan. 

Asa aya Kesal yalalas bi 


" ANNAHR 
- dalam Kitab yang sama 40/120 : 


asilall gay Cus da0 49 dlsb : Das oya susul Jaig «ay taka: Lay au Jah yo Sell 33 ll 
Soal guna ye Ha MAN Gmall 2533 Ng. silg-eb J Jas “ads Ala3 ain mall alel ya 
bogo ac laiic Jowl 49 WII HA G9.c gb3 9d : 0S ll JB 


- dalam Hasyiyah Jamal 4/331: 
obi mc DL Lo Ira KSB 0 H3 


- Arti udhiyyah menurut bahasa adalah kambing yang disembelih saat dhohwah yaitu saat naiknya 
waktu siang dan waktu yang mengiringinya, arti lainnya dari udhiyyah adalah kambing yang 
disembelih pada hari adha, sedangkan arti udhiyyah menurut syara' adalah hawan yang 
disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahr dengan syarat-syarat yang 
khusus. 

- dalam hasiyah al jamal disebutkan bahwa sholat iedul adha lebih utama daripada sholat iedul 
fitri. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/861320377224105/ 
3944. SATU KAMBING SATU KELUARGA DAPAT 


KESUNNAHAN OURBAN (PAHALA) ? 
PERTANYAAN : 


Pemahaman saya Gurban kambing itu bukan hanya untuk 1 orang saja, melainkan satu kambing 
untuk 1 orang beserta keluarganya. Demikian juga 1 sapi bukan hanya untuk 7 orang saja tetapi 
untuk 7 keluarga. Bagaimana pendapat anda ? 


Caka3 ch Ubl ad US Log « (513 GE) S 535 (Bl Anita GE) SSS) lagio K SI (S5AIS Susullg 
gai Ul v8 dita AS ca Jb JSI ES Tita KosAG Babul Yo 213 IS 9 Jln 1559 « Agsuos) Tull 
ca dal d 


Onta dan sapi masing-masing untuk 7 orang. Sedangkan kambing cukup untuk satu orang dan 
yang memiliki keluarga maka kesemuanya mendapatkan kesunnahan. Demikian juga masing- 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3989 


masing dari 7 orang. @urban itu sunnah kifayah bagi yang berkeluarga. Dan sunnah 'ain bagi yang 
tidak memiliki keluarga. Hasyiyah Aulyuby wa 'Amirah Juz 16 Hal 95 (kitab listrik). | Nur Hasyim 
S. Anam |. 


JAWABAN : 


Pemahaman awal yang perlu kita pegangi adalah bahwa 1 kambing tidak cukup untuk 2 orang 
atau lebih dan 1 sapi (atau onta) tidak cukup untuk lebih dari 7 orang. Ibaroh yang disampaikan Kg 
Nur Hasyim menunjukkan bahwa bagi yang tak punya keluarga, berkurban adalah sunnah aini 
sedang bagi yang punya keluarga, berkurban adalah sunnah kifayah, bila berkurban salah satu 
dari mereka maka gugur sunnah 'aininya (gugurnya tuntutan melakukan sunnah gurban), ingat 
hanya dalam hal tuntutan kesunahannya saja yang gugur. Pemahaman ini diperkuat dengan ta'bir 
Hasyiyah Jamal 22/146 : 


3D LSlh yakall 52 2159 Ls) Aslituall Usil Kel Ika al Kis Cllall baking il isa, USU dual 
do SSaa) 


Sunnah bagi semuanya bermakna gugur tuntutan (sunnah bergurban) dari mereka (sekeluarga), 
tidak berarti mereka mendapatkan pahala yang tetap sebagai penebus jiwa yang itu khusus hanya 
bagi yang bergurban saja. 


Namun menurut Imam Romliy semua keluarganya sama-sama dapat pahala. : 


Jogi gd SI Me21n3 UC WAS gi 9 idolg Gitu 9d Lg Cu SSI (cw Jidl yo dnl9 Lg cl IS Js3) 
Sy, SUI ass 3 Road Ulgidl Jowos susitu lo Wdo Jl AMS 99 9 Jel Lol Lplaid NI 9 bo2d bli 
YYTAN 


Dengan kata lain Satu orang yang kurban dalam sebuah keluarga berarti itu telah mencukupi 
untuk satu keluarga dalam arti telah menggugurkan kesunahan kurban dari keluarganya, di 
samping juga semua keluarga akan dapat pahala kurban (itu dinamakan sunah 'alal kifayah pada 
bab kurban) menurut pendapat Imam Romli. Wallohu a'lam. (ALF) 


Ibarot pendukung : 
- Mugni jilid 6 hal 132. 


diah YI 9 Raon LC HS Cl Jd yo Sal9 Lgde8 IS dl Jl Ssi ul UKS cle dim 9d 9 oaell 63 JB 
so dell Ioob IN 9 uc 


- Kifayah al akhyar juz 2 hal 236 : 


ado Cw Ja G3 9 dial is KI ye S3 Cw Jia yo s9 Lgde3 Isl MUSI Kode dia Ad 
pall lgi bla 9S 


- Bugyatul Mustarsyidin 1/255 : 


JB JB Jl ol... s213 Oo 551 GE Bli data js Se Ws dl alas Y3 eslill sts (Alus) 
Uko33 3 ain Jil Ye 3l 508 G3 sit JB UB dial lai 0d ae Ia Il led 183 5 2 3 GabSII 
gas Ulgill 


Serupa dengan ini : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3990 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI ji 0d Gejaa YUS dial! MSI) ASI 29 3 man Ha Clans Lela ji ISI Yadi Ye aiall ya Sant GAS Y, 
AB coal AN BB ARI ae AAN y Aa, Haa pama CIA Lead ) sana Y Ai gi Calalal) YY 3 gl yana AS dil 
SAS pal AA ga gym) Sal man, 


- Kitab Al-baijuri juz 2, hal. 297 Al-Haramain : 


los slah Sya5 fo) SIS Lagu 00 bol) S 25 (oh dodi! 98 IS ji Hasuw 0 Ladl S2) 
Ara oj yo 

lai Ela diy raw Sang Lpa3 WI inii gl dil gl US LS JiNl 50 mel gaafiadll a59 Asih 
dam yo 219 JS A3 «alus dua DI joy K9 Lgu dn gl pls dum SI « ds US: @939 
Rw Vio Lab Lo Anus ino 939 KSlwollg el Hall agbug J9 98 wiluw laS dika yo 2 2y Gmail 
SSI AJ diy HI dam yo JSI NS yital J9 « el 9539 Log 0) Sig Ul 99 BiniS daliso lu oluu 
ul esbill Goo w01 Eobi gl ale dil JB Ala Jd gl diy Sal9 042 ala « agio s19 yc 
usa! alel es 98 saisyg « xolg wp JSI 00 San N aieg dil uw Ngially « cl 


Uc 0 Jas « LS Al lgd 0 uc Ro Jill ol dio JSI yg X SHasl9 wosua ye bla IS yang Os) 
Paluo 45 Jos el aleg « m1 NG dal ye9 Uc 0015 JJ IIS « mA ad laalgi od Amd uc Jalg 
2,29 « San0 dol 09 2020 Jl9 2020 40 Jati pglll 4 JB9 LasiuSo mug Gale AI la MUI Iga 0515 
au meneh s3 15 sel lot gs33 3 8 Jan cuba LAS GS ena esai ek Jaa: 

a25 den AB yaa Al NI ul ugd still 4259 

MUJAWWABB : 


Abdullah Afif , Rampak Naung, Zaydun Gaaimun, Langlang Buana, Slechent Alhose, 
Ghufron Bkl, Mujib Hidayat, Dik Ibnu Al-hsany Rinduku 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/713188555370622/ 
www.fb.com/notes/932531506769658 


3987. STATUS DAN HUKUM ANAK DARI HEWAN OURBAN 
PERTANYAAN : 

2 Arifin 

Assalamu alaikum wr wb. Pertanyaan titipan : Bagaimana status anaknya hewan korban, dan milik 


siapa anak hewan tersebut. Mohon dijelaskan karena sedang terjadi sekarang.Terima kasih 
wassalamu alaikum. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam wr wb . Hukum anaknya mengikuti hukum induknya, masih termasuk udhiyah 


- Al Mughni Ibnu Gudamah 


lgoS3 A3 « ubi 333 33 dual cas ISI al dilong Laso dg B3 « WXlg ls : JB: Ulu « 
Odi anbryg £ WSuiy Y « diyis yul yg » seal JB Iagag ono Cara gl wusill Lu Nas US elgu 
Se aga! 4285 do 33 « Lois yo VX» WII ari lo ya « 0050 agall ALI «MHI lg « ls wuSLwall 
dosig 4925 Un . 


Jika sekarang belum disembelih karena belum tau hukumnya, kalau misalnya dijadikan kurban 
tahun depan apa boleh dinamai kurban si tokoh itu ? 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3991 ) 


- Jika tidak ikut disembelih, maka berikan pada fakir miskin dalam keadaan hidup. 
- Jika akan ikut disembelih, bagikan pada fagir miskin seperti induknya. Wallohu A'lam (Rz) 
Copas keterangan di atas : 


ba gudo gal! A83) « A53 lg « Ls Small adl Andng «Andy Y « dtuis yul C9» mail JB Iagug 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/870629749626501/ 
www.fb.com/notes/934880216534787 


4021. HUKUM MENJUAL HEWAN YANG SUDAH 


DINADZARI UNTUK KURBAN 
PERTANYAAN : 


3 Omar Farug Muhtarom 

Assalamu'alaikum war wab. Ada pertanyaan dari teman begini ... Teman saya itu membelli sapi 
diniati buat korban tahun mentadang... Tapi sekarang orang yang ngarabat (merawat : ed) sapi itu 
tidak sangup karena masanya masih panjang... Maksud tidak sanggup itu karena masa waktunya 
masih panjang takut maninggal katanya / takut mati. Terpaksa di jual tapi uangnya itu tetap utuh 
pingin di bellikan sapi lagi nanti kalau sudah dekat masanya / waktu kurban. Menurut penjelasan 
antum gimana....? Minta penjelasanya...? Kalau masalah kurban itu sepengatauan aku cuma 
sunnat. Tapi orangnya sudah ngalafatkan / sudah nyebutin pada keluarga keluarganya / pada 
orang lain bahwasanya sapi itu sudah jelas buat kurban. 

1. Pertanyaanya itu boleh atau tidaknya menjual sapi yang sudah dita'yin bilafdhi ini oleh si 
pemiliknya ? Tapi uangnya tetap utuh untuk dibelikan sapi lagi nanti sebagai gantinya.....? 

2. Kalau memang tidak boleh dijual masanya sepanjang ini, misalnya sapi itu mati sebelum 
waktunya kurban bagaimana....? Mohon penjelasannya 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam wr. wb. Jika dalam perkataan pemilik hewan, dia bermaksud untuk memberi 
kabar (ikhbar, insyak), maka hukum hewannya tetap menjadi gurban sunnah, ini berarti hewannya 
boleh dijual maupun diganti yang lain. Namun jika dalam perkataannya pemilik bermaksud untuk 
kurban wajib (nadzar, igror), maka hukum kurbannya juga menjadi wajib, hewan tersebut tidak 
boleh dijual maupun diganti dengan hewan lain, bila mati maka wajib mengganti. Wallaahu A'lam 
(MJ 


Referensi : 

1. Al-Yagutun Nafish halaman 824 

2. Bughyatul Mustarsyidin halaman 548 

3. Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab VIII / 269 


2 Ghufron Bkl 
| AYE yo dil 0 LI 
dllo adl ASlo yo pWIL K3 UN LS dodi sah Grwoill ag pANIL Lg dia S3 LS doa 
el all 


LSI JB ayla Las lai» AS Lena Inoill L599 edi0N ipusl dd Jlig Bl Sisil Lo (aw) 
Ja asu JUAN Y elu #olg pull Ay Sasis X9 JB Lo cio da YN gs Kol LI dobel) dab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3992 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JUS JLSAI dig ALI dai 1 H3 - lea so2 Ul ayo ul ilull 0S Kisay dipual Kmmol Lil Lio 
MSI Suatu Al Lo da0 Yul ae USU ab $9. 

NY ml USU 

apusill mol gal lia 058 LSI 0258 UB LSI Suatu Al lo Also 49 Ul ku Small J0 sll JB 
Gal dai is Sita Las Ul d9 MEN gl 9d Tg Ab 3d el Ugal B9 39 Lusi NG Leo 
simual Jd Sada lo J3 al as. 


OLN yo padi jiwa day 

X9 e lgis ASlo J9 Cai Sad gl dual 9d gl dual oAd 1 JB Yo Ul ago LAB (LV: Ulun) - 
SB ngo d5 1 NI JB wo UN el NS di HUc Ag « Lai ytig LS 33 lou VI Suatu 
Lag Aoa ol gal all ol ul Any Aing 1 JB MEII 19 disunsiualg « Aatil LSN 9d sltul ul ya 
Y Li oelsallg gualal Gssl 383 «Lal lo ade Jas el gs log s laa Jul Ie ga laS lesbi 
Dr) ad Kn 38 elld ISiaiaulg «JNE Gruac dd : dlipg « dll gidlab siususl 050 : gtu 5) 9d pan « 
Juol me,3NI JB Lo dll Ul 


Pn ana | TIADA Ubgall Zi Eos 

Sbs 46 gl ya gl Ul ol giat as gl YUL (Sam gl ya dpusal dioda) Il : Lulo JB (ayal) 
Na 
oseoall9 Siwooll gb3 4g « didi 95 ISd « Ill Ng lesu dl 392y NG lgi ASlo Jo 5ug 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/885877004768442/ 
www.fb.com/notes/936332153056260 


AGIGAH 

Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan agigah. 
0047. Agigoh Dengan Selain Kambing 

PERTANYAAN : 

Ahmad Hanafi 


MASALAH : Kita tahu agigah adalah slh satu sunnah yang sngt di anjurkan Rosululloh SAW, 1 
kambing untuk bayi prempuan & 2 kmbng untuk by laki-laki. Berbeda dengan kbnyakan msyarakat 
di sekitr tmpt tinggl sy, b'hubung undg agigahny bnyk, t'kadang yg di potong 1 ekr kerbau/sapi, spy 
bisa m'cukupi kepada undg. 


Pertanyaan: 
1.Bolehkah beragigah dengan selain kambing? (sapi/kerbau bagi yang mampu) 


2.Bgmana jika sebalikny, b'agigah dengan ayam/bebek (bg yang tidak mampu) ? silahkan 
pencerahannya... 


JAWABAN : 
as GI 


At-Tajrid li-Naf'il Abid - Al Bujairami 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3993 


BUS Ans PIL, AAS ya JS Cet aU ad HP oya SUS aka JA IG es Gila Tadl Sey ed 


AN 


"Perkataan mushannif " dan bisa memperoleh kesunnahan dengan kambing" yakni maka tidak 
hasil (tidak memperoleh pahala kesunnahan, penj) dengan selain yang demikian seperti selain 
binatang ternak, sedangkan dhahirnya sesungguhnya dapat di terima (mencukupi) setiap yang 
berupa sapi dan onta untuk 7 (orang) sebagaimana pernjelasan Imam Ramli tentang korban " 


“Mim Ra' - Imam Ramli, kalau khilaf ruju' . 
Yupiter Jet 


Berakikah dengan sapi, kerbau atau unta juga boleh, aturannya sama seperti halnya gurban. jadi 
satu sapi bisa dijadikan akikah untuk satu orang atau maks 7 orang. AlBujairomi. 


Raden Mas LeyehLeyeh 
Senada dengan yang ta'bir ust. Yupiter Jet , dengan tambahan keterangan sebagai berikut : 
IL Gawit OS ja gl alerd ega ia MA BI ASI el sal org 
oa Ha Je SMU Ol aa Ol BLAII j Udle pada d ooh 3 yeah Kail! Ro 2I de Gpliny ola paid! aU Ulas 
DI Ilail A2 ganidl JB LS pls. 
(270 pm cal F2) 
0129. Agigoh Bayi Yang Lahir Meninggal 
PERTANYAAN : 
Nur Hafizah 


Assalamua'laikum. . . boleh ga ya agigahkan anak yang dah meninggal dunia dalam perut? Janin 
dah hidup dalam perut. ..€& 7 8 9 bulan. .Tapi ada masalah . . Ga sempat lahir, mati dalam perut 
de: 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Disunahkan apabila bayi tersebut sudah ada ruhnya. Namun bila belum ada ruhnya, maka tidak 
disunahkan. Referensi: 
BT dag pl A52 257 1 —ano API ST ii Sl 


Oo 3 G-L 0 


Sapa daan Sa GIS UN da ob oi Bo Oia MA Gp Kah SS Ja ea in Ss ab yan (It) 
Pd SP US yah ad Hi ih AA Tah Dl Gea gi Jai Sa AS Dab) 
UI iis Sari WA Yk AV LN Se GA ai BLU GAS UG Aa AYI 


0.0. 4 sg. 


SEN cal MA lg Dona pe Da Ka Jl dn ae pala AA 3 La SP 3 Ai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 3994 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Il 04 3g. 3 8 0. 30 -R 33 5. 8 02 So. 23. 3.0 8 90m ... 90 ago 0-. 
Along AA PI Mah AI oya Leg ada MISI aj Aa AI Uya yag Cats SAI Aj Ang Raga Ol ya S3 L 
Patpa - - - Pata - Pap . - Aa San 
et Si 

Taman Pecinta 


Terjamah bebas, anak yang keguguran jika sudah ditiupkan roh, msh disunnahkan di agigahi, jika 
belum ditiupkan roh, maka tidak di agigahi, karena di anggap benda mati, nanti di akhirat benda 
mati tidak dibangkitkan lagi dan tidak diambil manfaat dengannya di akhirat.karenanya tidak 
disunnahkan agigah, beda dengan yang sudah ditiupi roh, dia hidup dan akan dibangkitkan pada 
hari kiamat nanti serta bisa memberi syafaat, jamaah dari salaf ada yang mengatakan, orang yang 
tidak mengagigahi anaknya nanti dia tidak mendapatkan syafaat dari anaknya..dst. afwan 


Sunde Pati 
AB TAI JB aa ya SI Il aldi IS Y II A3 Geli ag LL jae Gay SI GIE ob y dy 
Js3y BL J3 SL Ulg ds Gg Al p pam Gd papa GI BUSUI G onesely Lalat y Aang PNS olesi La le 
V HE Gam SA GI ad ol J3 Il Aa ya HB Tam ppi BL Ja mal Jd IP BY I Uie La yag Uu Jasaa0 3! 
AI ASI lang pam dala Sopng din Aang de Rong NG pel Ge ALI Gol AI IE Ely rak ale pak 
Ca SA ama gulali J3 SL ya aa OT yang Rale) Coma Yg AAL BLS pa Ol Ggil Al ya Taka OT 3 mayo OMLYI 
Ru 
Hawasyi assyarwani juz 9 hal 370 


www.fb.com/groups/piss.ktb/427499490606198/ 


0131. A@IGAH DENGAN SAPI 
PERTANYAAN : 


Syamsuddin As 


Mau tanya niliih ............ sepengetahuan ane agigoh tersebut menggunakan kambing ,nah ada 
seorang penceramah di televisi yang memperbolehkan agigoh dengan menggunakan sapi untuk 
tujuh orang anak .....bagaimana hal itu ....apakh boleh sapi digunakan agigah untuk tujuh orang 
anak ........... ditunggu jawabanepun 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Boleh, karena dalam Masalah ini sama dengan gurban. Referensi: 
& Ro SI el Jis A50 257 1 au de el 2 pay Gali Linda 
FE aa 3 Laba an ah ot aan Sd Gn arit Be bh Ih Gp aa dora) 
AN TA Ba gd BAR Ul Ia Goa Tdp TS AN Up 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3995 


38x - — m.- 2 Ion R3 3 22 259 Pena £ 3 


fi Tw 2 para J Aib 1 pal DE Opa BAN UN JI Ran Rela Sa 3 pay PU Ti ya 1 la 
HS SAN Jah PSV 


kaga CSI el jd RSA 257 1 ag del 3 peli Lesi 


San Da .. Pa Ha 0. 90 0... 8... 20 00 2... oi 8 0 o- - 9 0. “8 230 
Nu, Did Ge An Sea DAH dala) AYI Ul Un Re ag ai lema) d3 
Aa Lor maan Ba ar , Te pb op JAN, gang Tap Stay Lu Ta Lae uas Al 
Pa Bada - (3: 8. 


bl Pa aa AN 253 Oral J3 ab pa Ra pa Wa JB OA Lan, 
MI Longh AU Lgia  Caual 


Abdullah Afif 


Boleh ... At Thabarani dan Abusysyaikh meriwayatkan dari Anas, Rasulullah shallallaahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


AI BY op d0 Grab DE ay uya 


MAN WULIDA LAHUU GHULAAMUN FAL YA'UGGA 'ANHU MINAL IBILI WAL BAGARI WAL 
GHANAMI 


Barang siapa dilahirkan seorang putera untuknya maka hendaklah beragigah untuknya dengan 
onta, sapi dan kambing.| Sumber : Tharhuttatsriib fii syarhittagriib lil "Iraagi juz VI halaman 88 |. 


Saya kutipkan keterangan al hafizh al Iragi dalam kitab THARHUTTATSRIIB FII 
SYARHITTAORIIB 6/88 (Maktabah Syamilah) : 


KALA Jas andi ASN, Nu - hati u La yan Lu WA 3 ga KUN LI Ulee H3 Gatal) 


Pn ad 
he 0 3 . 2 29. te 20 - 2 22.9 Pena 


Mena Pan aan aa Aa Na 


hn 02 #. 


0 Ina o2 — ES iea 


Dul Ga Tap Asa pa Sad es ey 
al Kolor 3 5 AA PA ga IE aa ia GA SU ya Ot 3 SEL AB ag IA Ri 55 
US 32 d3 TAN ae AS ya IS IS Kd Me Te GUNA Si ali 


0 2. 8 


Pa dig AA Ol oa ma Ap aa ag ya kak LA (535) ai Hadi yag OLS 


an .. 


Baki GA 05 (AG Ja ee SA Ab TA 1) aa dn Jo dh Oo) 38 DB il 
Ci AA Al To CM ep Aa yg DA NS Diah Vai tejo 
Link Asal :5 


www.fb.com/groups/piss.ktb/458388424183971/ 


0175. Apakah Anak Yang Tidak Di-Agigahi Tidak Bisa 
Memberi Syafa'at Kepada Orang Tuanya 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3996 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jirim Nyantri 


Apakah anak yang belum diagigoh nanti ketika hari kiamat tidak bisa memberi syafa'at kepada 
orang tuanya ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Menurut pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadits nabi memang demikian : 


Ao yan oh JS UAS times Al ain | Ale Gan oya Ob 0nby MA 0 md PELAN aing oh NE JS 


di ya Ang jg d2 Gan Ol Ody 


“Setiap anak digadaikan pada agigahnya” (alhadits). Imam Ahmad dan lainnya menafsiri hadits ini 
“setiap orang yang tidak mengagigahi anaknya tidak bisa memberi syafaat pada kedua orang 
tuanya”. Imam alkhithaaby menganggapnya Hasan (baik), dia berkata “Bagi orang yang 
mengharapkan syafaat anaknya hendaknya mengagigahinya meski setelah kematian anaknya”. 
(| Faanah at-Thoolibiin 11/128 |. 


3 Ba 


og I30-- A0 3-0 £ - 0 - 2. NA. 03 

oa Ob 0nd dam Opah 4 Endi | Aiialu ai pUE JS) 
- 9 L2 0. 90. 0. co.0. So. Bd &0 ae 20 20 80-00. Paya 8 ag. 0 3. 0 0 — 0-2 0-0 0 lo. BA oo. 
KELAAI pa yP 003 Miya dag jg Mis ng Ul audy Relib pon oya Ateh $ alan! dimontaly 6 BAY Abs MP GR 
SO Saga, Maak” Gn Mai Koe Koor WAK Giro PUN te Hoa L 20 bemae TEAM Io a P0 0N OA -.. 
aa Manda aa aan nota Ga Doa 


2. o 20 
Pena: 


“Setiap anak digadaikan pada agigahnya” (alhadits). Imam Ahmad dan lainnya menafsiri hadits ini 
“setiap orang yang tidak mengagigahi anaknya tidak bisa memberi syafaat pada kedua orang 
tuanya”. Imam alkhithaaby menganggapnya Hasan (baik), dia berkata “Bagi orang yang 
mengharapkan syafaat anaknya hendaknya mengagigahinya meski setelah kematian anaknya”. 
Dikatakan tidak mendapatkan syafaat akan gadaiannya karena umumnya orang yang 
menggadaikan memang tercegah memanfaatkan barang yang tergadaikan,. Disamakan orang 
yang tidak mau beragigah dengan barang yang digadaikan dalam kesamaan saling tidak dapat 
mengambil manfaat atas barang yang masih dalam gadaian. | Hasiyah alBujairomy “ala al-Khootib 
VI/134 |. 


Kalimat : 


“Orang yang tidak mau beragigah” pengertiannya sementara ia mampu dengan didukung oleh 
Firman allah “LAA YUKALLIFU ALLAAHU ILLAA WUS'AHAA"' dan keterangan dibawah ini : 


DE UUS dedi GS aa OT yan dl OP AJI da ae Wo agll Id de ok Yg... 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3997 ) 


Agigah tidak menjadi hilang (kesunahannya) bagi seorang wali yang mampu menjalaninya hingga 
anak dalam masa baligh (dewasa), bila anak telah menjadi dewasa disunahkan bagi ia untuk 
mengagigahi dirinya sendiri untuk menyusul apa yang hilang pada dirinya. | Mughni alMuhtaaj 
IV/293 |. Wallaahu a'lamu bis showaab. 

0188. Daging Agigah Untuk Prasmanan dan Jangka Waktu 
Disunnahkan Agigah 


PERTANYAAN : 
Sami Khan Mencari Guru 
Salam. benar ga daging akikah ga boleh untuk bikin acara prasmanan? makasih.. 


Oya kang..di Jakarta kan biasanya klu pake prasmanan gitu, nanti tetamu datang bawain 
amplop..sebagai hadiah pada yang acara, cuma amplop ini semacam keharusan, nah..kata 
tetangga ngarepin duit amplop dengan daging akikah ini yang ga boleh..ditanya si ga pake kitab, 
dalilnya pake perasaan.. jadi kata mereka seperti rumah makan saja, pake dihargain dengan 
amplop..hmm 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Boleh, namun yang lebih baik memang dikirim / dihantarkan pada fakir miskin dalam bentuk sudah 
di masak dagingnya. Keterangan diambil dari : 


ebi... dl ding Poles Babad ae ya Yg ena ag Pb Il ng pa die Ga Ud A0 Hi Aaj Ohh Hy 
ls Gerai P3 Ll las Pu 
Disunahkan bagi orang yang wajib menafkahi anaknya untuk menyembelih agigah mulai masa 
kelahiran hingga dewasa/baligh, agigah seperti halnya udhiyyah/gurban, jangan dipecah 
tulangnya, mensedahkannya dalam bentuk dimasak dan diantarkan pada orang-orang fakir lebih 
disukai ketimbang mengundang mereka atau memberikannya dalam bentuk mentah. | Fath al- 
Mu'iin 11/336 J. 
B Baby an Jt Upin JS Clone yangg Ain seb play tia Gilang Ulah oya JS Celena all £K 
Seal 3 Rd JB) wa Yg gp Uas aa SJ aus jatg Upah et peda Rondo Ulas LSJW Jus o S3 (Bat 
AS Ya cla jas! Juni SI —etang 9 cdi SIS Cd yudha Bad ba 3 call! ha 04 Yg dl IAI 
ebi IL RU yag CI ye OLX DLL Tundly 20JU UI calo ye Kay) Ul co elus Haku Vj alas 
Vide 2 « 


HUKUM DAGING AGIAAH 


Hukumnya seperti halnya daging gurban boleh dimakan dagingnya (bila tidak berupa agigah wajib/ 
nadzar) dan disedekahkan sebagiannya, jangan ada yang dijual, disunahkan memasak dagingnya 
dimakan sekeluarga dan lainnya dalam rumah. Menurut kalangan Malikiyyah makruh hukumnya 
menjadikan agigah sebagai bentuk walimah dengan mengundang orang menikmatinya namun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(3998 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menurut kalangan ini boleh memecah tulang-tulang binatang agigah tapi tidak disunahkan. 
Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah boleh dijadikan walimah karena tidak terdapat dalil 
pelarangan tentangnya hanya saja hukumnya Khilaaf Aula (menyalahi keutaman) tapi tulang 
hewan agigahnya jangan dipecah sebagai bentuk penghapan baik atas keselamatan anggauta 
tubuh anak yang dilahirkan berdasarkan riwayat dari “Aisyah ra “Yang sunah untuk anak laki-laki 
dua ekor kambing yang sama sedang anak perempuan seekor kambing dengan di masak per 
anggauta badan”. | Figh al-Islaam wa Adillatuhu IV/287 |. Wallahu A'lamu bis Showaab. 


AMPLOP yang dibawa oleh tamu-tamu tersebut tidak mengurangi pahala orang yang 
mengadakan acara agigah tadi menurut Al-Ghozali kecuali bila niat awal mengadakan agigah 

tersebut memang bertujuan mencari amplop maka pahalanya bisa berkurang. 
NO Usus ella Si: JA JB 4 Ata PUJI Alang Kab aah ella aa al) SA Kala 3 gia 
Bad pm MA Gila AO: (LA ala SAN IE «Cant ALS BLS US II AA AU ae 
Az-Zawaajir 'an Igtiraaf al-Kabaair 1/108 


0658. A@AIAAH SEKALIGUS BEROURBAN 
PERTANYAAN : 
Safri Ishmayana 


menyambut idul adha, mau nanya ah.. Apakah boleh melakukan agigah pada hari idul adha? 
setahu saya, untuk agigah di sunah kan untuk membagi nya dalam keadaan sudah matang.. kalau 
boleh melakukan agigah pada hari idul adha, apakah boleh juga membagikannya bersama-sama 
dengan kurban ? mohon penjelasan dari para asatidz :) 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Menurut Imam Romli satu kambing boleh dan cukup bila di niati untuk agigah sekaligus kurban 
meskipun menurut Imam Ibnu Hajar tidak menganggapnya cukup. 


pes JSI Jhatey adit Any pb Jaa | Kenali Wina Sp Y (Utan 


(Masalah) Apabila seseorang meniati agigah dan gurban, maka tidak hasil kecuali satu (niat) 
menurut Imam Ibnu Hajar dan bisa hasil keseluruhannya menurut Imam Muhammad Ramli. 
(Itsmid al-'Ain Hal 77). 


Ibarot senada bisa dilihat di : Bughyah alMustarsyidin 154, al-Baajuri 11/304 dan al-@alyubi IV/255 
Fajar Bashir 


Untuk pembagian daging kurban pada dasarnya herus (wajib) dibagikan berupa daging mentah, 
karena maksud nya adalah tamlik (memberi milik). Jika kurban itu nadzar, maka wajib semuanya 
dibagikan pada fakir miskin dan berupa daging mentah. Jika kurbannya hanya sunah (bukan 
nadzar), maka hrs ada sebagian yang dikasihkan fakir miskin dan diberikan berupa daging 
mentah. Untuk sisanya boleh dibagikan bkn miskin (kaya) dan boleh dengan sudah matang. 


Sedangkan Agigah, yang afdlol diberikan dengan wujud masakan, sebab maksud asalnya adalah 
untuk hidangan. Namun jika diberikan berupa mentah, itu boleh saja. | I'anatutthalibien: Juz: II. 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 3999 ) 


hlm. 333 |. 
Masaji Antoro 
Sekedar nambahi 'IBAROT kang Fajar Bashir untuk kelengkapan DOKUMEN 
US g oleskl oya Bg oU ata Apel id Je Pp Gasal Uh) 
V slett lab) Ay Wal Bekal, WE JL ot ASI ya 03 Ody CAS Dag UI YA, aral Jas, 
umbi Jon mada Ol eyang 4S 
JST BY AKU G dab OY AJ) nii sleng Lelah dlam SU YG 0pP3 pg ya el LE KU ah Brand el (lay) 
( Paanah at-Thoolibiin 11/333 |. 
las US Buka oya ly (As Gakad yag dphy ) lai Bad yag Led HA oya lal AAI Jl dag & plat Gunadi, 
| Faanah at-Thoolibiin 11/336 |. 
0687. Mengangsur dan Mengulang A@IGAH 
PERTANYAAN : 
Muhammad Ishag Al Lathyf 


Assalamu'alaikum.... Bolehkah saya minta ibarot diperbolehkannya mengangsur Agigoh untuk 
anak laki-laki (1 kambing tahun ini, 1-nya lagi tahun depan) karena masalah financial.? bisa.? ada 
yang mau mbantu saya.? silahkan... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam... Orang yang hanya mampu menyembelih seekor kambing dengan niat 
mengagigahi anak laiki-lakinya karena masalah financial diatas sejatinya telah mendapatkan 
kesunahan agigah dan telah gugur tuntutan A@IMAH pada dirinya 


Aina! Jet Ah Bel Jua (SAW) Olga (OLLS JSI) SI (3) 

Yang sempurna adalah dua kambing untuk anak laki-laki namun bila ia menyembelih seekor 
kambing maka juga telah ia dapatkan kesunahan beragigah. | Minhaj al-Gawiim 1/634 J. 

LAS Gamal ondel 2 GS pekan dale AN ob MY Ily (RI 170 dina url cSabuy 

Dan telah tergapai kesunahan agigah saat ia enyembelih seekor kambing untuk anak laki-lakinya 


karena Baginda Nabi shallallaahu alaihi wa sallam mengagigahi Hasan dan Husen dengan 
menggunakan seekor domba. | Ignaa Li as-syarbiny 11/549 |. 


Dan tidak disyariatkan baginya mengulangi/menyempurnakan agigahnya yang menurut syara' 
telah terhasilkan kesunahannya, bila ia menyembelih kambing lagi ditahun berikutnya namanya 
bukan lagi agigah tapi sedekah/hadiah biasa. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Silakl EL 

Menurut fatwa Imam Suyuthi, A@IGAH tidak diulang kedua kalinya. Berikut ta'birnya: 
ia Ang andi 2 HP elang dala Ala ai Ol Usil ye Att eri gay pl je dee ab ang obb 
AI ebe a Alad SIII Ol de WS Jam 4 IU ja SY Aa, SY) gale G dis ge Hill! As ado Ola AG dil 
Jb ah WI oh WIN dedi AE as DS LS 1 pupiiy Unla Ran oel AL oE) de KA el play Ale 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4000 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ih Touian Siak SES ga SI GI ml jeblg Ob AI 0 yang oya MMS Ag pada pall) F LatrYL su yg, KJ 
181( 


Menururt hematku, sesungguhnya telah nampak padaku untuk mengeluarkan dalil lain bagi 
Maulid, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Baihagy dari Anas, bahwa Nabi saw menyembelih 
'agigah buat dirinya setelah kenabian, padahal ada hadits yang mengatakan kakek beliau, Abdul 
Mutthalib, telah meng'agigah pada hari ketujuh kelahirannya. “Agigah tidak diulang kedua kali. 
Berarti perbuatan beliau menyembelih yang kedua merupakan menampakkan rasa syukur atas 
diciptakannya beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam sekaligus menjelaskan syari'at (Maulid) 
bagi umatnya, sama alasannya mengapa beliau berselawat atas dirinya sendiri. Karena itulah, 
sunat bagi kita pula menampakkan syukur atas kelahirannya dengan berkumpul, menyedekahkan 
makanan dan lain-lain yang termasuk dalam @urbah dan mewujudkan kegembiraan. (Al-Hawy lil 
Fatawa kitab shidag hal.181). 


Menurut Zaid bin Aslam kedua kambing disembelih bersamaan. Penyembelihan kambing yang 
satu tidak diundur dari kambing yang lain. Ta'birnya sbb: 


Wu ad PN ai Lain OLS Oldilasn 1 JUS OLS Ala 2 peka oya day El" gag ae dala) Oma 3 do JU 
SI 


Sumber : Kitab Fat-hul Bari | http://islamport.com/d/1/srh/1/49/2026.html 1 15/396. Wallaahu A'lam 
Bis Showaab 


1325. BERSEDEKAH EMAS/PERAK SEBERAT RAMBUT 
BAYI YANG DICUKUR 

PERTANYAAN : 

Malieh Ajalah 

Assalamualaikum para guru..pada saat agigah rambut bayi yang baru lahir dicukur lalu ditimbang, 
disetarakan dengan harga emas dan disedekahkan. Pertanyaanya..apakah pencukurannya harus 
sampai bersih (gundul) dan rambutnya ditimbang atau hanya rambut yang dicukur oleh beberapa 


jamaah yang ditimbang..mengingat tidak semua jamaah pada saat agigah ikut mencukur ? Mohon 
pencerahannya... Trimakasih. 


JAWABAN : 

2 Ilman Nafi'an 

Mencukur semua rambut anak ketika di agigahi hukumya sunah. Disunnahkan bershodagoh emas 
atau perak brdasarkan berat rambut yang dicukur. di sunahkan mencukur semua rambut bayi laki 


ataupun perempuan.dan di sunahkan menshodagohkan perak atau emas brdasarkan timbangan 
berat rambut yang dicukur. 


Berdasarkan khobar : bahwasanya Nabi memerintahkan siti fatimah untuk menimbang rambut 
sayidina husen dan bershodagoh perak berdasarkan berat timbangan rambut sayidina husen, 
kmudian siti fatimah mengerjakan perintah nabi SAW.dalam syarah roudloh di sbutkan bahwaa, 
tidak ada keraguan bahwaa emas lebih afdlol drpd perak.hadis ini memuat ketika memang mampu 
untuk brshodagoh emas ataupun perak. | i'anatut tholibin 2/338 |. 

2 Malieh Ajalah 

Makasih pencerahannya gan, artinya rambut yang ditimbang, rambut hasil pencukuran sampai 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4001 ) 


bersih ya gan..? 
2 Ilman Nafi'an 


Misalkan rambut bayi yang di cukur saat mgagigahi beratnya 2 gram stlah rambut bayi tersebut di 
timbang maka anda di sunahkan brshodagoh dengan harga 2 gram emas atau perak, 
bershodagoh dengan harga emas lebih utama dari pada perak. 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Ini 'Ibaroh dari keterangan Kang Ilman Nafi'an di atas.... 

AW pe Way AS 2 3N al) (Sl (al GIS Ol jay Ap Yisas jl Load ana Bukan gulai 3 la al GIS Ol yag 
take GI Ja Tol OS OT gia JB He PG mail dag OP Ol yag SS ad 3 Ju Kind Lana Jl 
ay Serang dB) Sl OS Oly MIS oya ET IN al Gl Tata GUE (ES) JH FP aU £ kel Lan 
had Wp Barat) Crodel jati Dj Ol Rab jal pelg dala AI dl dil pbb itas jl Land ASI Ojy Gakay Ol yag EN (BI 
Lake Ga ah Ol Retak! ya Jadi Km Of ah Yg UPI PB JB Ud VI laa ji Lap Jale dar WS elus 
ol IS SP 3 moh LS UI le Ie HI, 
( Faanah at-Thoolibiin 11/338 J. 

Sedikit tambahan : 
oa le : 
10 — ji bad opad Rip akad «Gal pa dah Gal) at Gl Slontual JI (ARUS RaniladIy ASIN ) 2 peer K3 
Aka! pad Ang GI OS) 0 Gakaiy SAH Ody» ALS due Andy «Red, ASIN ae Labs . 
JII Cr La Ge Ra Opa iya Haag dual) loe 1 Uyundel CN, U Rabi JB pelan y Ale Al aka ai Ol ay LS 
dl). 
ee AI Syry ON 4 Rela Riil OT G3 pege le WS 4 ly V3 Tina ed «el ON jab al Ot Il Atil Un) 
SEBIKA Gala (II 5. da0 Wlntalh Ody 33 Es Of Kamal ya. Gill AI CA 1 Jlab Aida 52 Jia melag ale Al 
kU Balet alay ALEAU Gali Gls pelay ale AI Celao MY die Rini! OS gk laka (2) BL aj ye 


Dab ai Lae oya (Seed LD — 292 1 390 7 6 y mad teri ML Tah ob Bp Sekaig deal) Ailel "1 ega 
(Besa AI) AA B2 Y adil el AA OA oya elimsal : GLS. AYI Una Cegah 

(2) 3F3 b - 238 | 4) SW «(Gaji LSN b 163 /7 7 Sledl trt 1 aia AI AYI dua 
SATU AE yy SU Aonmanny 4 Seal Sad, ( Alai S laki . 


MENCUKUR RAMBUT BAYI YANG DILAHIRKAN 


Mayoritas Ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) menilai kesunahan mencukur rambut 
bayi dihari ketujuh masa kelahirannya serta bersedekah seberat timbangan rambutnya dalam 
bentuk emas atau perak menurut kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah dan dalam bentuk perak 
menurut kalangan Hanabilah, dan meskipun si anak tidak dicukur hendaknya tetap disedekahkan. 


Waktu pelaksanaan pencukuran rambut tersebut setelah penyembelihan agigah seperti 
keterangan sebuah hadist bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Fathimah saat sayyidina Hasan 
dilahirkan : “Hai Fatimah, Cukurlah rambut kepalanya dan bersedekahlah seberat timbangan itu 
dengan perak untuk para fakir miskin dan orang-orang lemah”. (HR. Ahmad 6/390-292) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4002 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sedang kalangan Hanfiyyah menilai bahwa mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan hukumnya 
mubah tidak sunah atau bahkan wajib, yang demikian karena menurut kalangan ini berdasarkan 
keberadaan hukum agigah itu sendiri yang menurut mereka adalah mubah sebab Rasulullah SAW 
saat ditanya tentang agigah beliau menjawab : “Allah tidak menyukai kedurhakaan, barangsiapa 
ada yang ingin menyembelihkan bagi anak-nya, maka silakan lakukan.” (HR. An Nasai dan al- 
Hakim). Perkataan beliau Shallallaahu alaihi wa Sallam, yang artinya: “ingin menyembelihkan,..” 
merupakan dalil yang menunjukkan tanda-tanda hukum mubahnya. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 
26/107 |. 


Ay OS de Tea adi ja Sekaiy dal long Aula pt ORA mam aah Only ye HP AR) (DLL PO 2 Fay 
PNG Pb opata) 

Dan untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, sungguh Nabi Muhammad SAW telah 
menyembelih untuk anak beliau, Ibrahim dihari ketujuh kelahirannya, mencukur rambutnya serta 
bersedekah seberat timbangannya pada orang-orang miskin, memerintahkan rambutnya 
kemudian ditanam dalam tanah. | Tuhfah al-Habiib V/258 |. Wallahu A'lam Bish Showaab. 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/373565329332948/ 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/470589306297216/ 
1345. A@IOAH UNTUK ORANG YANG TELAH MENINGGAL 
PERTANYAAN : 
Awan Kelabu 


Asslamualaikum war piss...Saya mau brtanya...Apa boleh mengekahi orang yang sudah 
meninggal dan umurnya udah dewasa...karna kebanyakan masyarakat di indonesia..Saya sudah 
beberapa ustad brtanya belum ada jawabannya...jadi mohon jawabannya.. APA BOLEH 
DILAKUKAN APAKAH TIDAK BOLEH ? kasih rujukan dari kitab apa diambilnya... Terimakasih 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Bila kita ilhagkan (samakan) dengan kurban untuk orang yang telah meninggal 
maka terdapat pendapat yang memperbolehkan agigah pada anak dewasa yang telah meninggal 
karena agigah juga merupakan bagian daripada shadagah dan shadagah atas nama mayit adalah 
sah dan dapat memberi manfaat. 


kouta maa Jady JB OT II jer 8 Gang Lan La VI OLI Gaal Ol)” Il JI (US yen | Can 3) Teu (NI 

DI Andy Tami YP Tana Ag Belanda We KY Con d Ol ca yg 
Tidak sah berkorban atas nama mayit yang tidak mewasiatkannya, karena firman Allah swt 
(artinya) Dan sesungguhnya bagi manusia hanyalah apa yang ia usahakan”. Jadi jika ia 
mewasiatkannya maka boleh sampai ungkapan Dikatakan : sah berkorban atas nama mayit 
walaupun dia tidak mewasiatkannya, karena berkurban merupakan bagian daripada shadagah dan 


shadagah atas nama mayit adalah sah dan dapat memberi manfaat. | Mughni al-Muhtaaj IV/292- 
293 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/370438976312250/ 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4003 


1530. A@IOAH UNTUK KHUNTSA 
PERTANYAAN : 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! Permisi salam ta'dzim kagem poro Yai lan poro sesepuh PISS-KTB 
serta seluruh member yang saya hormati...! sebenarnya khuntsa itu jika di 'agigahi masuk ke laki- 
laki atau perempuan ya...? Syukron... 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Mungkin bisa membantu : 
alah Abe Sad Bal gl Mary AS oya Il NB ella mg Jar SS SIN LI sma JII Ae 3 0 al JB 
JUS plg de Lain Lagian Ja OS Oly Sa TI oa Sya OS Ol y Jeng yah SAI oa Sya OS OB Jydl Wa 
OY 3 da V8 SU aing Jd logial OM Melatih EU La pin SU OL Lagian Galidi seng eSlabeliy # luadi cal ALVI 
AS mi TIM 1 ton yannne AON Daan ma aa On IM HI 
Cara menentukan status seorang khuntsa ada 3 : 
1. dengan melihat air kencing dari ke-2 alat vitalnya 


2. dengan melihat keluarnya air mani dan darah haid 
3. melalui perkembangan karakter orang tersebut setelah menginjak dewasa 


Keteranga lebih lanjut ada dikitab tersebut. 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan Syafi''yyah namun pendapat yang 
memiliki wajah (kuat) disamakan dengan anak wanita, artinya diagigahi dengan satu kambing... 
ae Il Leling Et Gen) 08 ga Ol ya (O) Kena ng (milan) S3 SN (PB) ye ga ol JI, 
dalaa UD Gaga AYI Fed CL) (drg Gde) dh Gaal dala! 3 IIS ( LagaglS yoy Ya) Lan dr 
ae Ola, 
“Dan yang lebih utama bila anak lelaki di agigahi dengan dua kambing dan sunnah menyamakan 
keduanya, dan sunnah pula bila anak wanita di agigahi dengan satu kambing, begitu juga bagi 
anak KHUNTSA (memiliki kelamin ganda) menurut pendapat yang memiliki wajah(Keterangan 
menurut pendapat yang memiliki wajah) selaras dengan pendapat Syaikh al-Islam dan al-Mughni 
dan berbeda dengan pendapat an-Nihaayah dan ar-Ramli). | Tuhfah al-Muhtaaj 1X/371 J. Wallaahu 
A'lamu Bis showaab 
Link asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/417946934894787/ 
1646. A@IAOH 5 EKOR KAMBING DIGANTI DENGAN 1 
EKOR KERBAU ? 
PERTANYAAN : 
Zie Al-jawalwustho 


Assalamu'alaykum.. badhe tangklet.. apakah agigoh 5 ekor kambing bisa digantikan dengan 1 
ekor kerbau ?? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4004 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Bisa agigohnya 7 anak dengan memakai 1 sapi 

2 Khodim Piss-ktb II 

Sudah mencukupi agigoh untuk 7 anak atau gurban untuk 7 orang. | Hasyiyah gulyubi 4/259, 
Hasyiyah gulyubi 4/257 |. 

? Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Pa ag Ta Tan od Ae BLU - 9 


Gan Jpn eU po Dan NAME HA Ga IGO SAE Laga Jail, (alay: Ap, 
Uu fa Kal ya palang bas yo pal DS Hoa KA HN Gd Ji Taun RAL 

Sekedar bantu jawab arabic kang khodira piss ktb, hasyiyah gulyubi 4/257 : 
FN Pan es At Ja La BIA Ah Jebat 3 Up): d3 


2. 


AN Ah aya aa dn Oh ata Gua JA Jaa d3 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/414659858556828/ 

1726. HUKUM MENGAOIOAHI ORANG TUA YANG SUDAH 
MENINGGAL 

PERTANYAAN : 

Zumy Pall-eight 

Assalaam.wr.wb. Selamat malam semuanya...mau share dikit nich. Bapa saya sudah meninggal. 
boleh gax jika saya agigah untuk bliau..!? Mohon penjelasan'ya 

JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 

Mengagigohi orang tua yang masih hidup hukumnya boleh bila ada izin darinya, sedangkan 
mengagigohi orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya juga diperbolehkan bila ada 


wasiat sebagaimana diperbolehkannya melakukan gurban atas nama mayit (menurut sebagian 
pendapat). Al-Maraji' 


1. Tausyih hal 273 

2. Al mausyu'ah juz 30 hal 678 

3. Fathul Wahhab juz 2 hal 330. 
4. Mughni Al muhtaj juz 4 hal 638 
5. Alidhoh hal 334 . 

6. Al Majmu' juz 8 hal 406 


213 gp AB al de ai 

BY gg Li AV al pa el dala pg dah Ue Ronslli ong gia Anin Sial! pundy Reputena dj ye ina 9 
Ad ah oa BI Ga 3 US Jia # Ill at Of oa KEL gi Yg pala Id OM SJ) mall ya 
Oa UG TA 2 BUJI H-3 US Iin Fall km ET SA Ob SAI dani yo II 3 ea 
pp jl dadi 2 Gg OP SAI dam 2 SL 3 petad dea Aa dh al ya Lal AIUitn DU Ata AU dilas p Uni 
SU SIA dani 32 Haa Ol oya II SI Aa 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4005 


278 730p » keiil Lal 

JL oya Lead, 03 pki ol Aid Aaj SAI Ih I eya les Hita OT JI Rail) 3 — 8 3 Hill Ata les ya 
AB pekan Ale A1 aka aa Ol PSN 3 mAh Yg» dj ya OS YAI aj Y oya Lead Yg, SAI JL oya Y ti 
Ala ale Syah! Je SS Laguisi OT Josh MY) LAI) ya Lagakii tags SAN OT ma, | orelg , gede Ge 
abad is dolan aa dg SY ISI oya Ale yag » Lagaal OS Lagas G5 OI) SNI dala df Jar), Laga) de Y plug 
dj oya Tifay ifa 2 AMP Lae jali OL Laga OS OT: perais Riakale Udlali 3 be jaday . Kasad due dadi SG 
SI ya Aiaiah IUaN OT ASI S3) Ad oya SMS Ang Ugal 8 OP Lagu Ogtas gag Gali Saka AT aan Jd ki . 
GE Ela, Ti USU Sy oU SI ob Lelah Ob, gita jl ga alat OLI Lab Gaa Y al AAS ng 
IS ly SV GG ce Ul Lor noy pel oya Unta fit dal 6S 3 Oren oran 2 gelang Male Al lo ai 

dina Len SY 5 Ala AI Hk Of yang Gejitat Ga LUSIL SU Il 1 wal JB. bj adat OS O yojahy , Iya 
dng le Al leo Al Iya 

(330 p/ 22) - suji 

US son ol Ga og ES Ad OST ISP La SS SI PLS (Lan) OS (9 SL aka AT 3S AHY Roni Ye 
Ol disi Y USS OY Ole Leola Goiay yel Se Tawa USUS OS oa pile ima (siorl 3 USYI Ole ya (attauly 
Ha sbas 

(638 Aa) asa 

AI Ao se OP ab Ubah ah ji Id Agen en ap Ta (U) 


Ag Papan & Ya 0. 0-0. oo. 0 o- an Yaa - Log. 9 Lo. oo. 
Isep OLI JB) peng dala AI Gelap ll YP Gea) Kami GP Gea mai OS Ab al er da Ol) SI, itali, 
BPA AS). Uta yag AI Ula ja lo ya ASI, (Kantin Seal UB, ie Sia DESA pang ade A1 laa di 


Pan 0 no. -9 - 80.0 - B0 0. 3- 0 38 Pa NA - - 18. a@ 0-3 - o- 0 @ 
A9 3 Bakal 0 ep Ll 3 Let pan Pd Ola Sal OP Rene! Toni Jd 1 lensang Gea LP Leon tah UP Len 
»- - 


334 op alay 

SP Laga d SY AU ye aa V9 (Bye Lah at 0 Ol Ye BY Oom ye ob ge eh 
By geli Uelaor 0G OT YI ami 

(2y dn kong as 

BALA aya Kara BY ai ye Repan JN yr RABI ya Sola rada pal Glely 3 JB ON Ela nn di go de omah 
FUSYU Ad Ibas Ani Cal OS masi Aha, 

@ jamal 02 Upin Jitadi Konga 00 Kepada, ld palor oya AA A2 Fan UNI Ada GUS al 3 3 eny JU 
Aji terlemly 

(406 185) — Sian ari & yaaa 

Hana ya Dp MAY Unjl yor ala yaa el GE A3 aah ye Read! (ll) dir ad MSI aa ob Po E) 
Ang US Gaga OLI ad 3 Rena mara Y SAI Baal Klo Ily H LNYU Al) Jay Andy SAI ye ma BA, 
AI gg Ab Io de LAH Sh ya Kensadl G 0nby SALA mely 2 JB OI Il. delay omi 3 AS adas 
Of goa ng Ale AI Ike AI Syany Ol JB) Kendi 3 Ur) ky Ale AI alan Ely UE pun) OS al us 
hous Aan de Id Ah OS laa La Ol Atal JB Atmdly Saka Aly ola gal otg, (lead dis bal Ul lau Aas uni 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4006 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Se Ay cal Us 
dag al ASI le ala RS 257 1 un de Ioi Lada 
Jadi Madu g Kan danny al Sa SARI W vs 2 NS aw Ws pd 
IA pa TN mam Bala Pa, ap HE ga JAS Jp UP) HS Un AS Aan Jis 
HAN EA BA LA da bal Da Aa jas SA 
Nai 

2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Agigah anak tersebut untuk orang tuanya yang telah meninggal tidak sah dan hanya menjadi 
shodagoh. Menurut syafi'iyah jika orang tua mengakhirkan agigoh anaknya sehingga anakya 
menginjak usia baligh/dewasa maka gugurlah kesunahan/keabsahan agigah, tetapi tidak gugur 
keabsahan agigah anak tersebut untuk mengagigahi dirinya sendiri, menurut imam gofal dan 
imam asy syasyi agar mreka bragigah untuk diriya sndri brdasarkan hadis nabi : Bahhwasanya 
nabi SAW bragigahi untuk diriya sendiri stlah menjd nabi. 


- kesunahan/keabsahan agigah gugur bagi orang tua (org yang wajib menafagohi) jika anak 
tersebut telah dewasa. 

- tidak gugur kesunahan/keabsahan agigah untuk diriya sendiri jika ia sudah baligh. 

| Lihat majmu' 8/412, kifayatul akhyar 2/243, fathul bari 15/297, tuhfatul muhtaj 9/271 |. 


Bergurban untuk orang yang meninggal : 


- boleh jika sebelumya orang tua (mayit) menwasiati. 

- jika tidak menwasiati maka tidak diperbolehkan. 

- menurut satu pendapat masih di sunahkan mskipun tidak ada wasiat dari si mayit(org tua),sebab 
gurban merupakan bagian dari bentuk shodagoh. 

| mughnil muhtaj 6/138 |. 


2 Dewan Masjid Assalaam 


Jalan tengah : Agigah anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal tidak sah, kecuali 
sebelumnya memang sudah ada washiyyat dari orang tua bersangkutan kepada anaknya untuk 
mengagigahi. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/338072269548921/ 


1964. KEMAKRUHAN MEMECAH TULANG HEWAN 
A@GIAAH 

PERTANYAAN : 

Mukhlisin Elhanafi 


Assalamu'alaikum... Kata kakek-ku, kalau kambing untuk agigah, waktu mencincangnya tidak 
boleh sembarangan, kalau pas tulang cara memotong-motongnya harus pada sendi-sendinya, 
apabila tidak maka dapat menyebabkan penyakit tulang pada anak yang di-agigahi. Apakah 
memang demikian aturan mainya ?? Mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam, Dalam memotong daging agigoh memang dianjurkan untuk tidak memecahkan 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4007 ) 


tulang belulangnya. Hai ini adalah sebagai bentuk tafaulan terhadap keselamatan anggota tubuh si 
jabang bayi. 
REFERENSI : 
OS bom Dg la ol JB. oyyN eliae AaNlag VI pas SD | ja AI Ol Kuta 3 KI ye Sal JB 
YA AYI BUS ori mela 
Anjuran yangg lain dagingnya dimasak dengan rasa manis dan diberikan pada fagir miskin dalam 


bentuk yang masak. Diantar langsung lebih baik. Maksud dari masakan manis ini adalah supaya 
anak tersebut manis akhlaknya dan berbudi pekerti luhur 


gasaa Jd 9 2 SAE 2S VLC le IS Aotb ning 3 PI IE Lean Ja Les d1 Gasa Y Ol Uban y 
YIY El uas 
YAN SI ra JS JLN 9 JL) Le yelan d1 Bakat Ol 4 Leales S4 Y Ol, 

? Masaji Antoro 
ala... IP dtng & yebeti Galuadly (bae ya S3 Yg Tere dg Pa Il abg ya tas Ga Ulas Ai Anji Oh ay 
ts Jared 3 Ll la ya 
Disunahkan bagi orang yang wajib menafkahi anaknya untuk menyembelih agigah mulai masa 
kelahiran hingga dewasa/baligh, agigah seperti halnya udhiyyah/gurban, jangan dipecah 
tulangnya, mensedahkannya dalam bentuk dimasak dan diantarkan pada orang-orang fakir lebih 
disukai ketimbang mengundang mereka atau memberikannya dalam bentuk mentah. (Fath al- 

Mu'iin 11/336J. 

B drby Cam Ja Upin Joy Ugal eyang Lin ea la Yg cin Bilang Ugad ya JS P3 UelonnaS pulih £K 
JIE 9 Kenal JG) aa Yg Ulgaas 5 HASIL Mis jyfy “pal all yea4 Randy Lelas LSIW dis 0S) Cahya 
AYI cla jas! Juni SI — tang 9 di SIS ja Cd yatka Bad Ta 3 calaad! ha 04 Yg cad SAI 
ebi IL RU yag Cl ye OLX DLL Tumdlp el UI cable ye Kay) Ul co es Had Vj dalas 
Yana 2 « 
HUKUM DAGING A@IGAH Hukumnya seperti halnya daging gurban boleh dimakan dagingnya 
(bila tidak berupa agigah wajib/nadzar) dan disedekahkan sebagiannya, jangan ada yang dijual, 
disunahkan memasak dagingnya dimakan sekeluarga dan lainnya dalam rumah. Menurut 
kalangan Malikiyyah makruh hukumnya menjadikan agigah sebagai bentuk walimah dengan 


mengundang orang menikmatinya namun menurut kalangan ini boleh memecah tulang-tulang 
binatang agigah tapi tidak disunahkan. 

Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah boleh dijadikan walimah karena tidak terdapat dalil 
pelarangan tentangnya hanya saja hukumnya Khilaaf Aula (menyalahi keutaman) tapi tulang 
hewan agigahnya jangan dipecah sebagai bentuk penghapan baik atas keselamatan 
anggauta tubuh anak yang dilahirkan berdasarkan riwayat dari “Aisyah ra “Yang sunah untuk 
anak laki-laki dua ekor kambing yang sama sedang anak perempuan seekor kambing dengan di 
masak per anggauta badan”. (Figh al-Islaam wa Adillatuhu IV/287). Wallahu A'lamu bis Showaab. 


www.piss-ktb.com/2011/07/daging-agigah-untuk-prasmanan-dan.html 
Abdullah Afif 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4008 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam kitab Mushannaf Ibni Abi syaibah 8/54 
orang yang berkata: untuk agigah tulang tidak dipecah 

gap ye Tab Upik AI akal GA peang le aa 1 Jpg OR 6 dad ye jan ya ML oa yan Via 
..dari Ja'far dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam merintahkan 
hewan agigah yang dilakukan oleh Fathimah untuk Hasan dan Husain agar dikirimkan ke gabilah 


(dukun bayi) dari hewan agigah berupa kaki. Beliau bersabda: Dan tulang tidak dipecahkan dari 
hewan agigah 


Link Mushannaf Ibni Abi syaibah : 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-10&1D-3348 
dalam kitab al Mughni libni @udamah: 
Ae 33 DI js OlBIKA OULS Audl 2 SIB UT c Asile 3 Gg) UU Ugalan 3 Yg « Lajlsasi Juni Ol Uoutuny 
Baat1y 4 endang C ISU Cas ja YO galon Ganas € BLS 

link:http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk. no-1581D-6893 

Banany «palang 6 ISU 6 alas pa Yg «Var Gadai (LA AJ ny «PDA ye OLS OLS dad 
Sunnahnya adalah dua kambing yang setara untuk putra dan untuk putri satu kambing. Dimasak 


per anggota tubuh (maksudnya sudah dipotong potong sesuai ruas tulang) dan tidak dipatahkan 
tulangnya. Dimakan, dibuat menjamu, dan dishodagohkan. 


2 Sang Mistikus Cinta 


Larangantersebut tidak sampai pada hukum haram, jadi hanya makruh.. Namun walaupun hnya 
makruh memecahkan tulang hewan agigah,alangkah baiknya apabila kita menghindarinya, karena 
sgala yang dilarang oleh Nabi pasti ada efeknya.. Itulah hukum sebab akibat. Wallaahu A'lam. 
LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/489465791076234/ 


1976. TERLANJUR MEMAKAN DAGING AGIOAH NADZAR 
PERTANYAAN: 
Fathur Fadhilah 


Assalamualaikm wr.wb.. Ustd.. Mau nanya.. bagaimana hukumnya orang yang terlanjur memakan 
daging kambing agigah untuk anaknya, padahal agigah itu adalah agigah yang dinadzarkan..? 
Apakah dignti dengan daging yang lain atau bagamana, mohan pencerahannya... Syukron... 
JAWABAN: 

Didin Banjarmasin 

Wa'alaikumussalam... Wajib mengganti. Gantinya adalah 

1. Yang paling shohih, yaitu madzhab Syafi'i gaul gadiim, hanya mengganti dengan harga daging 
itu dan dishodogahkan.. 

2. Mengganti dengan daging yang sama, dan dishodagohkan 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4009 


3. menyembelih lagi hewan yang sama... 
Any Lesti SUS uya JT Op SMS Ae LI Clay AI SL A PAS pkl SAM, Gogdd! Ken sa SL YI) 
Lal ignaa' |. 
opb bli JI LS ea Hand p A3 KENA) 3 dani yag #leousol dorgl Ang Lang 
BL Se Ji AT OY iman 3 Bolang calia Ol ya oya yak Aaja HE, Ag Banatd era SUS Jia anjk UI, 
AT 3 dna SP bl JT A83 JUS Jas Ah PI. 
Lal majmuu' syarh muhadzdzab |. 


Walloohu a'lam bishshawwab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/488678187821661/ 


2296. A@IAAH DENGAN KAMBING BETINA 


PERTANYAAN : 

Sang Mistikus Cinta 

Assalamu'alaikum... Bolehkah agigah dengan kambing betina ?? 
JAWABAN : 

2 Mbah Godek 


Bismillah, ada yang mengatakan lebih baik jantan karena dagingnya lebih gurih, ada yang 
mengatakan lebih baik betina karena dagingnya lebih banyak/empuk 


tapi yang shohih lebih baik jantan, Copas dari Pak Ghufron 
CPI da Juait SA Roma! paie SI 35 Yyy SA Olgj AS Oky (UNO Layan IK Kemal ily S3 IR 
bb BUY SA oya ed SI OT AALAII e SAAI Ob Ap pam 3 Ji) ARUN JENIS Kab deh OY oya! 
&IYAL ale are LAU de gb ali SP BU ae IN Jr Sg OLI 
www.fb.com/groups/piss.ktb/549780841711395/ 
Tambahan ibaroh 
Bl AS OYY cab dab ON Jins yebag Lagd Jeyeda Uje jp SAN SI ary ily S3 3383 (133 (8) adi HM 
BAY ea IS) dal ear AS petani alang II oi SV itali J3 Ja NS ey Its ata Jil as | dll SU 
CI pnarg kas AT II) elabali 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/563815340307945/ 
2414. SAHKAH A@IGAH DARI ORANG TUA NON MUSLIM ? 
PERTANYAAN : 
Naira Hasyim 


Assalamu Alaikum. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu beragama kristen mengagigohi 
anaknya yang beragama islam ? ? ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4010 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salaam... karena agigoh itu merupakan ibadah yang membutuhkan niat, yang mana 
syaratnya niat dan ibadah itu harus dilakukan orang islam maka agigoh yang dilakukan orang non 
muslim hukumnya tidak sah. 
Pl Rana ia STAIN 1 ye Tea BL AS ya Sold mi Y Fag AMI jail TI lebay 
geo Il JST Alai 210 YIYI YUI OedUII Tile “Aly Kogan ya RAMAN yul aib yag AKI ebana 3 
VIYY GE Sah MLS Ai de Hayu L JS 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/593010284055117/ 


2541. A@IAAH SETELAH BALIGH KARENA DULU BELUM 


DIA@IAAHI 
PERTANYAAN : 


2 Hamidah Zain 
Assalamu'alaykum wr.wb. Mau tanya .. Dulu waktu kecil orang tua saya belum agigah buat saya 
karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan.. namun sekarang saya sudah dewasa dan 
saya pengin agigah buat diri saya dan saya beli kambing dengan duwit sendiri ..apakah itu 
diperbolehkan ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Anak yang sudah baligh tapi tidak diagigohi oleh walinya maka anak tersebut sunah melakukan 
agigoh sendiri. : 


NYA nda le) LI 03 date al Takan dadi 12 Haa Ol goal) cra Jl Mer da le ls 


Akan tetapi bila walinya tidak mengagigohi anak tersebut karena tidak mampu terhitung dari 
semenjak lahirnya anak tersebut sampai masa paling lamanya nifas (60 Hari) maka bagi anak 
tersebut tidak sunah melakukan agigoh sendiri setelah baligh, begitu juga tidak sunah agigoh bagi 
wali setelah mampu kalau mampunya telah melewati paling lamanya masa nifas. : 


AI Gde Bj 3 atau Las AL SS Ok Jitto U4 punid ooh WI ain Illasik a33 Jean 
VIP Gosel agad ori AT ab Aa 


NIS mad Ola 


SIG ad WI II IL ye #aldb Leak Jia Ja wa Jalar Yg Ul S5 gai SB ATV) BY JL Le) Jarak y 
YIEVA GEA aah de WI ya AP oa SY ya ba Jp tani yg 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/590224837666995 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4011 ) 


2554. WAKTU DISUNNAHKANNYA MENCUKUR RAMBUT 


BAYI 
PERTANYAAN : 


? De Utty Anggrean Hilman 

Assikm wr wb... mau tanya tentang cukur bayi, setelah 7 hari atau 40 hari ? yang ditimbang untuk 
beratnya dihitung harga emas itu cukur rambut yang sebagian pas akikah atau pas yang 
dibotakin ? terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, Untuk mencukur rambut bayi yang sunah adalah di hari ketujuh 
kelahirannya bersamaan dengan pelaksaan agigohnya yang mana mencukur tersebut setelah 
agigohnya disembelih. : 


Waley TSI Ag OS Of yang piias jl Lead Ati Sekam all 3 ST yA oa al al, Gl Ol eyag 
atas GAJI Nas La SS ppm LAM Abah jadi Bb on Dai IYIYYA Cd RL JA Fa Akad an 
YAAA Cd Aile Lela yah WUS sb Gal pekat BP BISU G9 BY gala Go G9 Ulas 3 VI oja3 II ma YG 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/593149154041230 


2704. MEMAKAN DAGING A@GIAOH BAGI ORANG YANG 


MENGADAKAN AGIGOH 
PERTANYAAN : 


2 Siti Mas'ula 

Maaf mau tanya ini sob... gini seumpama aku ini sama suamiku mau ngikahin anakku terus boleh 
tidak aku dan suami ikut makan juga daging tersebut ? apa hukumnya? tolong jelasin sama 
dalilnya pake' tulisan latin saja ya... karena hapenya hp cina jadi tak bisa kebaca bila tulisan arab... 
makasih sebelumnya... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

HUKUMNYA TAFSIL : 

1. Bila berupa agigoh sunah maka boleh bahkan sunah memakan 1/3 nya tapi yang afdlol / utama 
makan-nya tidak lebih dari 3 suapan. : 


MAY!) Babad) JS Redly Ke yan! ya Kh) Gmdly mid yag SAI pelana 3 SI Komnas Ayi) Riska SI gag 
JSI Att 338 Vy S3 3 Ora GAY ya His da ella JUjI BLAII olk Gel Ol de dh JB OS Jade jl all oral, 
ceRb (3 Upin ca Bap ail Gg Ls Jeyata J8 Leie el AA oUlasl LY dl yag AYI Ujang G Rep) Golisy Ll, Las 

Ad aya SU galat RI ya IS, VIVA OI B3 aa GKPI SL ey Adi YUI GL 
2l2YI Gyakenak! U Cukgs J3 deal mua 3 Sagdl koma Lah Giaa Jak OLI Lely apadl le UB Lain JSI 

Y Of Ja Go one opal oya Lah Lely Roy 3 Gg era da Kab el de Ll Buran) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4012 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YP db Ale! O6 dp JL 
MAA Soe AS pe Aida ya IS Bo yel! Aa ya JS YG 


2. Bila berupa agigoh nadzar / wajib maka tidak boleh makan, begitu juga tidak boleh ikut 
memakannya bagi orang yang wajib dinafkahi.:: 


dee LA BU pny og GAM lam Akan 3) gih Red YI oya Ld da3 Aaj ya V3 puki ISL Y, 
diy ank es JT ob IS EYE ISL Yy IA NVN OP al Ie ag ae ba M3 ya JST op WS 
IA, YA 2 GUI ngak Rida SAS SUS ya ISI AI 34 GIE OT IP dri Aaj oa IS, bul 

VI Gold Lg el ii ya Ja Bo yi Riil ya 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573751439314335/ 
LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/188-daging-agigah-untuk-prasmanan-dan.html?m-1 


www.piss-ktb.com/2012/10/1976-terlanjur-memakan-daging-agigah.html?m-1 
www.piss-ktb.com/2012/03/235-cicip-sedikit-daging-gurban-atau.html?m-1 


2941. AGIGOH HASIL HUTANG 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Miftahul Barry 
Assalamu'alaikum, pak kyai gus kang. Pertanyaan titipan. Bagaimana hukumnya agigoh, tapi 
uangnya dari menghutang (minjam). Matur Suwun. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Agigoh dengan uang hasil hutang hukum boleh asalkan mampu untuk melunasi ketika jatuh tempo 


BSI rian! ya yeh RS KBS Se Te) Ad SY Ri Alia dy OT de tadi SU yag AYI 


YI LA codldl! dilel 
JAN JH Aas, JI IL DAU Aro oa ee end laa Ie AYI AI. 


Karena disebutkan dalam goidah perantara itu hukumnya sama dengan hukum tujuannya 

JUN SK Jilu jl. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/7084427391785371 


3583. BOLEHKAH SEORANG KAKEK MENG-AKIKAHI 


CUCUNYA ? 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 4013 ) 


? Zainy Zayn 
Assalamualaikum wr wb... Para asatidz asatidzah yang dimulyakan Allah. Mau tanya, boleh apa 
tidak agigoh anak yang memberi adalah kakeknya, karena saking sayangnya pada cucunya. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, boleh saja, dulu Rasululloh shollallohu alaihi wasallam juga 
mengagigahi kedua cucunya yaitu hasan dan husain, yaitu dengan memberikan kambing kepada 
orang tuanya, atau memang orang tuanya sedang tidak punya. Lihat kitab majmu' imam nawawi : 


bls all ol Y Sr3a 595 lol #Salaall.x50s mau To ing Aisi Aan sale il “Ao 5 cak JI dal ob 
dls Uu Ng Dl laga pw Kal yS HS akug le AJI 

Also Al Jliy 388 pyaollg yall y2 plug Aalo dil aa yuli Je 43 Rul! Cypall lolg : ulat JB 
ala al ale Jalio 989 ! ilusi JB» delgall Jlo 98 Y ditil ale 0 Jlo 43 dajioll y) lulual Jail 
da3 iii 93 Ub3SB Lyuso slh aic US lagu ul al « 4 dc loolacl gl elly laa sal alug dalc al 
Jelas Jagale ai aksi Jess 


2 Ghufron Bkl 
Boleh kakek mengagigohi cucunya dengan syarat kakek tersebut mendapat restu dari orang tua si 
CUCU tsb : 


SI 1 Luo Ill U9S Lou Osl3 U99 duuti Jlo yo 0 yakiy Git do jli yo 3d Jlallg : alisall dlai 
DAS 0S Sal mw oi IC Jb Bb Islg «SL Was Ng Umbi JSI Ho su A0 JS Lely las log) lu 
cal lagasllg plus iis 93 LIS lagiY A39 wol uc Aug le dll Ko dic9 dus uc AB y30 983 

| lagul Usb US « 
v3 Ge wo gl lagasul su $ iii 98 LI lagi usul! 02 pku le dl lia dic3 : aliball diy 
U dc bo sloci gl lagu 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/842495099106633/ 


3774. KESUNNAHAN AGIOAH BAGI ORTU GUGUR 


SETELAH ANAK BALIGH 
PERTANYAAN : 


? AL Fagir Raga Tali 

Assalamu 'alaikm, para kyai, ustadz/ah dan para gawagis, seperti yang sudah kita fahami 
kesunahan agigah itu terdapat pada ortu, namun ketika ortu tidak mampu mengagigahi anaknya 
sebelum baligh, dan setelah anaknya baligh ortu baru mampu, apakah ortu masih disunahkan 
mengagigahi ? Dan sampai kapan disunahkannya agigoh ? Mohon jawabanya pra mujawib. 
Syukron/matur nwun. Wasalam 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, kesunahan agigah bagi ortu hanya sampai anaknya baligh, 
jika sampai baligh belum di-akikahi maka kesunahannya sudah gugur dan terserah si anak mau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4014 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akikah sendiri setelah dewasa. 
- kitab kifayatul akhyar (1/534) 


65 « ol obi 53 « UB Eka lp 53 Y « ol ybs Uas « Ul valid Lp 53 N « ul suSalls 
Sell 33 sebal dg o42 UE laku 0gb UB Es lp salah Y Ul old dl UI Uni Raw Lap 
ASI 98 dwi ye 


2 Al Murtadho 
Untuk sekedar tambahan, monggo mampir di situs kami mas : 


Pertanyaan : Assalamu'alaikum... Minta penjelasan para ustazd, bagaimana hukum agigah untuk 
dirinya sendiri, karena tahu kalau oleh orang tuanya belum diagigohi karena tidak mampu secara 
ekonomi ? (Dari : Anwar Tajuddin ) 


Jawaban : Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Sebenarnya orang yang 
disunatkankan menyembelihkan hewan agigoh bagi seseorang adalah orang yang wajib 
menafkahi orang tersebut (seperti orang tua) dari hartanya, bukan dari harta anak yang akan 
diagigohi, dan anjuran ini masih berlanjut sampai anak tersebut baligh. Apabila sampai baligh 
orang tersebut belum diagigohi maka disunatkan baginya menyembelih hewan agigoh untuk 
dirinya sendiri. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik rodhiyallohu 'anhu : 


Bani 587 Ati 2 SE Ak WE all lo il UI 


"Bahwasanya Nabi shollallohu 'alaihi wasallam agigoh untuk dirinya sendiri setelah nubuwwah 
(menjadi Nabi)." (Sunan Kubro, no.19273) 


Meskipun Imam Baihagi menyatakan bahwa hadits ini munkar yang berarti tidak dapat dijadikan 
dasar hukum, namun Syekh Zainuddin Al-lrogi dalam "Torhut Tatsrib" menyatakan bahwa hadits 
ini memiliki sanad lain yang diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dan Ibnu Hazm dari Al-Haitsam bin 
Jamil yang dapat dipakai sebagai dalil. 


Kesimpulannya, jika sampai dewasa seseorang belum diagigohi oleh orang tuanya, disunatkan 
baginya untuk mengagigohi dirinya sendiri. Wallohu a'lam. ( Dijawab oleh : Siroj Munir ) 


Referensi : 
- Tuhfatul Muhtaj, Juz : 9 Hal : 370-37 : 


3S do ji yoo IS « ubesl Sell plus boss Jl N dasi Jlo 700748 udin Ukts Ao jl yo 9D Glellg 
SI GAloisl AL gb asu Silus Jl) leiasy siuo 599 J & sii dl A9 yuliill JSI d0 yud0 JS pebu loud ball 
ai 9 Uaill gali NS Jiwo dino MY J9 Loh au Uc Ga yo lgiw pg JA « uls Ola ai 
US9 Jl £ gasal! 43 JB cigull ago dut yc HS - plug Gale UI lo - cl yeig akal 3s s3 lu 
ve alalllg JL sala Sal olg, 388 Bb JS 98 IE LS 2011 calo Jo yE9 iga LSI dll 93 35 
Al a85 gag laslg VI mual Jl, Jl) Ul basil 98 moiugdl ISI JB Gb 


- Mughnil Muhtaj, Juz : 6 Hal : 139 : 
Lag al ol “A2 93 Cai! Bala! lai J3 les yaaa Ai HI ox daa yo L ole Jill US Il au 


28 gala 507 lg al II lg «lag 2084 Al Lp Sial Lha, dB lo SI as Yuli Bao Ao 20 Bull 
S5 Lo sagall alalcale gan M3 ses ilolKs aris 3 3 oi VANS setang sela NU SS 3 ali 835 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4015 


CL lol Sold ati 0S Ja ul gw Rb 0 Jl du 
- Torhut Tatsrib, Juz : 5 Hal : 209-210 : 


Pa 
Al al - said « ul Sgya9? NS) LS lg eludi yc H3 lis Fu Al ISIS mal ol J9 Lali ul 
ul JB9 yail yg dob3 US 2550 up UU Mc Cda 0 snigall olg), Kigulll asu Awti yo Hc - ag Ale 

S95 389 snigadl JB Hi Cnanl IS Luwu 250 0g Ul ac TS oil JB ul IL II ac KS Ai 5Sio Cyas 

MS ala Rudl gal blg) Lag yul N Tool JCI segutu ado yail UC LSI dag og oli3 uc Sl A59 yo 

Sojill ad Ma - all doa, - Sallg ld 539 ywil 02 doloi uc wiioll Jl uc yc Jia Haedl Ul9 Yo 
9 weblull Lai ye Igltig masi Jl JB aasus le Isis ) 0 u4 Wll ucg Jlob Cyrn gd Sgsill Jeg 

Saw la Wo yag 1S US Iso A9 Kabugal 98 dri Sggll JB aga isl Jd Jam Y al gabus lg, 

dub US MIC yi UI malg OS Mic Hu d olao UB 


Sumber : 
http://www.fikihkontemporer.com/2013/01/agigoh-untuk-diri-sendiri.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/910209119001897/ 
www.fb.com/notes/912324338790375 


4304. AGIGAH DAN TASMIYAH 
PERTANYAAN : 


2 Axo Al-gudsy 
Assalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh.. Alhmadulillah istri saya baru saja melahirkan 
seorang putra dengan selamat dan sehat. Berkenaan dengan kelahiran putra saya, ada beberapa 
hal yang saya ingin tanyakan. 

1. Apa dan bagaimana tata cara tasmiyah (memberi nama) ? Dan setelah berapa hari kelahiran 

sebaiknya dilakukan ? 

2. Apa dan bagaimana penjelasan tentang agigahnya ? 

3. Bolehkah acara tasmiyah (memberi nama) dilakukan bareng dengan acara Agigahnya ? 
Maaf sebelumnya, saya meminta jawaban yang sesuai dengan hukum islam (dari Rasulullah) 
bukan dari adat istiadat /budaya (kebiasaan) dari suatu daerah. Penjelasann yang betul-betul 
murni ajaran islam tanpa ada campuran. Dan kalau memang ada dari budaya, mohon diberi 
pejelasan (terpisah). Biar saya tahu mana yang budaya dan mana yang murni ajaran islam. 
Terimakasih kalau saudara seklian bisa membantu saya. Semoga berkah dan mendapat balasan 
dari Allah SWT. Aamiin.. Wassalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikum salaam warohmatullohi wabarokaatuh 

1. Sunnah memberi nama pada hari ketujuh saat penyembelihan hewan agigoh, dan nama yang 
afdhol adalah abdulloh dan Abdur Rahman, memakai nama nabi atau malaikat juga tidak makruh 
bahkan nama nabi Muhamamd terdapat keutamaan di dalamnya.haram hukumnya menamai anak 
dengan nama rajanya para raja, godhinya para godhi dan hakimnya para hakim, begitu juga 
haram memberi nama anak dengan nama abdun nabi (hambanya nabi), jarulloh (tetangganya 
Allah) dan haram di kuniyahi abul gosim 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4016 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- kitab fathul mu'in (1/304) : 


sc #elona dl JAS 9.09 Jl Ti v0.5 lo Lian Horas (ya Ja AS Calo lg UB Kowwg MG Blu MV Ulg 
dd wa Me lo sea Aas Mtb aa el Lag 
AS Sl5g BLH 9.dB3. 


2. Agigoh menurut bahasa adalah rambut yang ada dikepala bayi waktu dilahirkan,menurut syara' 
agigoh adalah menyembelih hewan ketika memotong rambutnya bayi. Dasarnya adalah banyak 
hadis, di ataranya hadis :" seorang anak tergadaikan dengan agigohnya, yang disembelih atasnya 
pada hari ke 7 dan rambutnya dicukur "dan juga hadis bahwa Nabi shollallohu alaihi wasallam 
memerintahkan untuk menamai bayi pada hari ketujuhnya . 

Kedua hadis tsb diriwayatkan oleh imam turmudzi, hadis yang pertama imam turmudzi berkata 
bahwa hadisnya hasan shohih dan hadis kedua hasan. 

- kitab asnal matholib (1/ 547) : 


Sie R3) 6503 25Y9 us Jl yul le SA Jalu Aa) yag 3123 yuall Lt) dai GS yotiaall LL 
Ge ASI 8S SLS lag Ika JI SI Gl sat GA glaiig Gam (SI Ia Sus GI oa 
asulu aga olga! dotuly al alug dule AU ala Gl 453 sawg dal, SLS)3 Blu ag die HI dibuka, 
Ga Gali 99 Rnb Gus JSI 99 JB9 30 JII adly, Selly ac SSI 21593 


3. Boleh, bahkan itu yang afdhol, yaitu agigah pada hari ketujuh sekalian memotong rambut dan 
memberinya nama. Wallohu a'lam bis showab (NN) 
- kitab minhajul gowim (1/ 310-311) : 


"Sy Dadi Gls" ya "3" JB ul blus 93 gngg J528 BSI yo "ulu gal! 3" lesu "JkA3N9 
C3 Aly yaa asi Tata Gowa ato 3" gaul k01 dns (030 Ula ml sd les "al 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/962380770451398 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969812806374861 


0196. PENYEMBELIHAN DENGAN MESIN ALAT POTONG 
Oleh Masaji Antoro 


URAIAN LEBIH LANJUT TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN MESIN ALAT 
POTONG 


Hukum binatang yang disembelih dengan mesin ALAT POTONG halal bila memenuhi ketentuan : 
» Penyembelihnya seorang muslim 


» Mesin Alat potongnya memenuhi ketentuan syar'iy 
JAE yel jodha el na all Bb 
Ja Ba Ii ol om Pb ee Oh (Ob 3) di 
BU anak | Ol oil aya del de ad Url Je Jail & Ui da3 ca Jadi Gaet jl nadi akad LAM, 


Dan disyaratkan dalam penyembelihan adanya kesengajaan untuk benar-benar akan melakukan 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 4017) 


penyembelihan terhadap hewan yang dimaksud dan jenisnya// Jika ini sudah dilakukan berarti 
sudah cukup walaupun perkiraan dan jenisnya tidak akurat. (Yang dimaksud “adanya 
kesengajaan'... adalah benar-benar ada kehendak yang tinggi untuk melakukan sesuatu terhadap 
satu jenis binatang walaupun ia tidak sengaja untuk menyembelih. | Syarh al-Minhaaj V/234, 
Hasyiyah Bujairomi IV/286 |. 


DIY Yeay PN Kana Ask PERS CET Aa TE lm H5 Cai Aoa JII mai Bose US NYI 3 bh 3 
Ca IL UR GET) JAN dl Load OPSI dal AI pal S3) PAI AI La Creed! pb jab) Uya Lalas YI Rias) 


BI 0ny SE OS IP Lab P3 SI LA ma ii al SET PI Lalas VI j3 


Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat melukai 
seperti pisau dan besi, bamboo, batu, peluru emas dan perak kecuali terbuat dari gigi dan kuku, 
hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari Muslim “Apapun yang dapat mengalirkan darah 
(binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku serta disebutkan ketika disembelih 
nama Allah Ta'aala, maka makanlah”.. Disamakan dengan gigi dan kuku semua jenis tulang. 
(yang dimaksud “semua jenis tulang”) sudah cukup menjadi alat penyembelihan selain yang 
berupa 'tulang dan gigi” meskipun itu berbentuk rambut... | Syarh al-Minhaaj V/241, Hasyiyah 
jamal “ala al-manhaj X/353 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab.. 


0927. ORANG YANG SEDANG JUNUB BOLEH 
MENYEMBELIH HEWAN 


PERTANYAAN : 
Brukbrak Wae 


Asikm ya ikhwan mo numpang tanya...ada orang mau menyembeulih hewan/binatang yang 
dihalalkan,ttp orang yang mo menyembelih itu punya hadast besar...dan dia maleus mau 
mandinya,tp dengan keyakinanya membaca bismillah dst didalam hati hukumnya gimana,dan 
setahunya orang yang berhadast besar dilarang membaca bismillah..sekalian saja dengan 
tatacara menyembelih hewn yang halal itu bagaimana sukron. 


JAWABAN : 
Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Untuk kesempurnaan dalam menyembelih lihat kifayatul akhyar 2238240 : 
1. putusnya kerongkongan 
2. putusnya tenggorokan(saluran makanan dari tenggerokan sampai usus besar),brada di 
bwah kerongkongan. 
. putusnya kedua urat leher 
. dianggap cukup dalam menyembelih apbla: 
. putusnya kerongkongan hewan sesembelihan. 
. putusnya tenggorokan. 
. semua kdua hal ini harus trputus spaya tidak ada penyiksaanita'dzib). 
. perkara yang di sunahkan dalam menyembelih: 
. membaca tasmiyah dengan membaca bismillah(jk dalam keadaan junub niat untuk dzikir) 
10.membaca sholawat kepada nabi. 
11.menghadap aiblat 


O DO WNOD Aa & 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4018 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


12.bretakbir 
13.berdo'a agar sesembelihanya diterima 


Wa allahu a'lamu bi ash showabi 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Menambahkan keterangan Kang Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy mengenai 
SEMBELIHAN ORANG JUNUB. Menurut Syafi'iyyah orang junub boleh menyembelih hewan 
ternak. Keterangan diambil dari : 
AS Tina II GNU a£ ai aa GUSI Tong3 Zee Joe de OT AI Jo Ily JB AI 0nn3 de BUY JIN al JS (“3 
HS aset, JG Ja dalm 
Ibn Mundzir menugil “Terjadi kesepakan Ulama tentang halalnya binatang sembelihan orang 
junub”, Ia berkata “Bila dalil alduran menunjukkan halalnya sembelihan ahli kitab (sebelum terjadi 
perubahan pada kitab mereka) padahal ia najis maka sudah selayaknya lebih diutamakan 
kehalalan orang yang tidak terdapat najis padanya (orang junub), dalam hal ini wanita haid seperti 
orang junub”. | Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzdzab IX/77 |. 
Had Gula 
abg ga Ol jl Lain US Oky 3 JB: laa 
AAA Kenny IleEl i2 Aeamadil dd p 3 Ily SI oya Y OT oya ga UI MY Lia Cat Yg Temdll dl cb Of SM3, 
Ponsel og ga 3 Giaa) ASASI 3 el 9 SI 9 ym Kl SB YAN) ka alay gas BSI ASI ya Hasi 
HI gan GUY GA Anna elsy SMS oya pa Tart Abel Yg Jk sal SE I 
| MASALAH SEMBELIHAN ORANG JUNUB | Meskipun ia junub boleh baginya membaca 
basmalah dan menyembelih, hal itu karena orang junub memang diperbolehkan membacanya dan 
tidak dilarang, yang dilarang bila ia membaca al-@uran tidak dengan tujuan dzikir karenanya saat 
ia mandipun disyariatkan untuk diawali dengan bacaan basmalah. Tidak ada pidana yang lebih 
berat ketimbang kekufuran sedang orang kafir boleh membaca basmalah dan menyembelih 
(madzhab Hanbali). Ulama-ulama yang membolehkan sembelihan orang junub adalah : al-Hasan, 
al-Hakam, al-Laits, as-Syafi'i, Ishag, Abu Tsaur, Ashaab ar-Ro'yi. Ibn Mundzir berkata “Dan aku 
tidak tahu seorangpun yang melarang sembelihan orang junub, dan juga diperbolehkan 


sembelihan wanita haid karena ia seartian dengan orang junub”. | Al-Mughni alaa al-@uddaamah 
(alhambaly) X1/61 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


1385. PEREMPUAN MENYEMBELIH HEWAN 


PERTANYAAN : 
Aefoel BaleNo's NujauhtiSamfoernha 
Perempuan boleh tidak menyembelih hewan? Asumsi masyarakat yang mengatakan demikian. 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
SSS UBS uya Tuai Jordi 339 0 MSI 3 SAN SMU ya AS ega 4 See D4 ALI Amd JS (SI JLN 
VE CI Ily Yi Oka JS 3 Ugionrikh € AapUS jl Raluna sllndi jl Uiailoe Yf Ijab dat gl 8 pe BIN SS el gay Hall 
kale IA) ad ade 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4019 


Dihukumi Halal sembelihan perempuan dengan tiada perbedaan di antara Ulama berdasarkan 
hadits riwayat Ka'b Bin Malik, hanya saja sembelihan pria lebih utama dari wanita, baik wanita 
tersebut merdeka, budak, suci, haid, nifas wanita muslim atau wanita ahli kitab. | Almajmu' Syarh 
Muhaddzab 1X/76 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/368616036494544/ 
2312. HUKUM WANITA MENYEMBELIH HEWAN 


PERTANYAAN : 
Saysay Arela 
Assalamualaikum. Mau tanya bagaimana hukumnya wanita menyembelih hewan... 


JAWABAN : 

Abdur Rahman Assyafi'i 

Wa'alaykum salam warohmatulloh. Hukum wanita menyembelih adalah Boleh, meski dia dalam 
kondisi nifas, maupun haid. 


bai S3 LS KAS IV door Ol Sob ly) S3 Lela mel 4 Liat OS Ol y BIAN y SENI AS JENIS 3 
Dua AB SAN 3 SI ob je pi 3 dal AI alan AI Segany La ya Ilad 10325 1 By ya Lau Upin BLS ab yah 
YYA YEN BLS del Sg jr de Ud as 

kwadal! CAS ol» VOL ppm! Rakuna 9 SI pekan JS IP ASI Sabet AI (IL lama IS S3 JA 

Bag 3 Jek 0S) HIVI y yA! y ella) AMI) LAN y VI IS BIS gen 3 has 
gIrno Anal SI J5 


Urutan urutan orang yang lebih afdol menyembelih 
1. Laki-laki yang berakal, islam 

2. Wanita yang berakal, islam 

3. Anak-anak yang tamyiz ,islam 

4. Ahli kitab 

5. Orang gila dan orang mabuk 


FE semi pel Coral & Rakuaki ASLI BAN F melaaki JildI Jon JI SMU Gel Igi alnol JE ppm GO dB eh 
BA US ja PP OS NY GI Jai 3 Sel JB LS jadi pP GE VAlkna 3g Ol Xdl 4 O ymll 
ksadall CSI jl VJ OT Comal 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/548532288502917/ 


1868. STATUS DAGING HEWAN DENGAN DUA KALI 
PENYEMBELIHAN 


PERTANYAAN : 
Alkannas Sadja 
Assalamu'alaikum... Soal cerita : Menjelang lebaran, si Budi menyembelih seekor ayam miliknya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4020 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketika disembelih pada tebasan yang pertama, si ayam g mati padalah urat kerongkongannya udh 
putus. 3 hari kmudian si ayam disembelih untuk ke2 kalinya. Stelah menunggu 6 jam, Akhirnya si 
ayam mati juga. (kisah nyata dengan menyamarkan nama pelaku). Pertanyaan : halalkah ayam si 
Budi itu ?? NB : karena masih ragu-ragu. Si ayam almarhum, sampai skrg msih mendekam di 
kulkas. Belum diolah jadi opor. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Ta'bir hasyiyah Bajuri 1/372 : 
ISP Lah AI Andal ane Bona! BLS dori ISI ad onta Y Sal Rebo JB SAI MAIN oa el SL ds d3 
Isi mall Joss RSI Andal da0 3 Atuh! SLS Wong 
AISI Un pd AI adal Jay 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Nderek rembag.... Boleh dan halal dimakan dagingnya selagi jarak sembelihan 
pertama dan kedua tidak lama, bila keduanya berjarak maka disyaratkan adanya keberadaan 
kehidupan (hayat al-mustagirrah) pada hewan yang ia sembelih.. 


ia gl Uap del, LSI Lali jl Ny Lanleb Cr aj LS PSU eat la Sort Anda UU Ol WS alas 3 bb png 
one 03 Inai J& ul Yi GI Jas! dady 3 3 pita SL dgn g bb jt Yg bp OS) (eit Le alas, Las jl Undto din 

GI Jas Ja $ pitumkl SL 2 P9 ea ha Ya 
Dan disyaratkan dalam pemotongan tersebut dengan sekali potongan maka bila dipotong dengan 
lebih banyak seperti bila ia mengangkat pisau kemudian ia kembalikan secepatnya atau ia 
letakkan pisau tersebut karena tumpul dan ia ambil pisau lainnya atau pisaunya terjatuh kemudian 


segera ia ambil atau ia ganti dan ia memotong bagian yang tersisa serta yang demikian dilakukan 
secepatnya maka halal daging hewan sembelihannya. 


Dan tidak disyaratkan adanya keberadaan kehidupan dalam ulangan pemotongan yang kedua 
kecuali bila jarak antara dua pemotongan tersebut lama maka disyaratkan adanya keberadaan 
kehidupan saat memulai pemotongan yang kedua. | Tanwiir al-@uluub Hal. 237 |. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab. 


KESIMPULAN : 
2 Hasanul Zain 


Tiga hari kemudian si ayam disembelih untuk ke-dua kalinya. Setelah menunggu 6 jam, Akhirnya 
si ayam mati juga. Kalau pada saat penyembelihan kedua kali masih ada Hayatun Mustagirroh 
maka Ayam tersebut Halal dan Sah diMakan. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/465433513479462/ 
2108. HALALKAH MENYEMBELIH SAMPAI PUTUS ? 


PERTANYAAN : 
Ir Vanky SH 


Apakah menyembelih tu ada syarat kepalanya ga boleh putus? Jika kepalanya putus apakah 
sembelihannya ga sah alias menjadi bangkai ?? 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4021 ) 


JAWABAN : 

2 SandalKayu HilangSatu 
Sah, alias tidak menjadi bangkai 
2 Abdullah Afif 


Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ta'bir : 
Pertama : dalam kitab Hasyiyah @alyubi 16/51 (maktabah syamilah) : 


Ha ebi PR 
WA LAA YAHRUMU @GATH'U MAA ZAADA WA LAU BINFISHAALI RA'SIHII. Tidak haram 


memotong organ lebih dari HULAUUM (saluran nafas) dan MARII (saluran makanan), meskipun 
dengan terpisahnya kepala 


Kedua : dalam kitab Hasyiyah Bujairimi 'Alal Igna' juz 22 halaman 69 (maktabah syamilah) : 


WI adi AG adl PIA, wi kana J3 sea Ar peka TI 
WAZZIYAADAH 'ALAL HULOUUMI WAL MARIII WAL WADAVAINI @IILA BIHURMATIHAA Li 
ANNAHAA ZIYAADATUN FITTA'DZIIBI, WARRAAJIHU AL JAWAAZ MA'AL KARAAHAH. 
Melebihi HULAUUM (saluran nafas), MARII (saluran makanan) dan WADAJAIN (dua urat leher) 
ada yang mengatakan haram, karena hal itu menambah penyiksaan. Pendapat yang rajih adalah 
boleh disertai karaahah (makruh). 


Kesimpulan : 
- Menyembelih tidak ada syarat kepalanya tidak boleh putus 
- Jika kepalanya putus sembelihannya tetap sah. Wallaahu A'lam 


Link : 
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid-695&BookID-517&P1D-4440& SubjectID-17012 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Yupz sepakat.. 


We CE ES JUS) Les as ad 4 dial ay dal Sab) ) Ye Lea) Aib do) 


Dimakruhkan memisahkan kepalanya seketika, menambah pemotongan, mematahkan leher, 
memotong anggota tubuhnya, menggerak-gerakan serta memindahkan sampai ruhnya keluar. 
( Hasyiyah al Bujairimi 'alaa Fat hil Wahhaab juz IV halaman 287 |. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/503899859632827/ 


2141. SYARAT MENYEMBELIH HEWAN 


PERTANYAAN : 
Ir Vanky SH 


Apakah menyembelih tu ada syarat kepalanya ga boleh putus? Jika kepalanya putus apakah 
sembelihannya ga sah alias mjd bangkai ?? 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4022 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh Ta'bir: 
e Pertama : dalam kitab Hasyiyah Galyubi 16/51 (maktabah syamilah) 

AK P3 PR 
WA LAA YAHRUMU GATH'U MAA ZAADA WA LAU BINFISHAALI RA'SIHII. Tidak haram 


memotong organ lebih dari HULAUUM (saluran nafas) dan MARII (saluran makanan), 
meskipun dengan terpisahnya kepala. 


e Kedua : dalam kitab Hasyiyah Bujairimi 'Alal Igna' juz 22 halaman 69 (maktabah 
syamilah) 


au Ni AG adl Pp 363 wi kana J3 AN peka TI 
WAZZIYAADAH 'ALAL 'HULAUUMI WAL MARIFI WAL WADAJAINI @lILA 
BIHURMATIHAA LI ANNAHAA ZIYAADATUN FITTA'DZIIBI, WARRAAJIHU AL JAWAAZ 
MA'AL KARAAHAH. Melebihi HULAUUM (saluran nafas), MARII (saluran makanan) dan 
WADAJAIN (dua urat leher) ada yang mengatakan haram, karena hal itu menambah 
penyiksaan. Pendapat yang rajih boleh serta karaahah (makruh). 


Kesimpulan : 
- Menyembelih tidak ada syarat kepalanya ga boleh putus 
- Jika kepalanya putus sembelihannya tetap sah. Wallaahu A'lam. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Yupz sepakat.. 


An TES ES JUS) Lis has alat 3 dial ay dalil Bob) y Nb Lea AL So) 


Dimakruhkan memisahkan kepalanya seketika, menambah pemotongan, mematahkan 
leher, memotong anggota tubuhnya, menggerak-gerakan serta memindahkan sampai 
ruhnya keluar | Hasyiyah al Bujairimi 'alaa Fat hil Wahhaab juz IV halaman 287 |. 

Link : 

http://www.al-islam.com/Page.aspx? 
pageid-695&BooklD-517&P1D-4440&SubjectID-17012 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/503899859632827/ 


2383. MENYEMBELIH UNTA DAN KESUNAHANNYA 


PERTANYAAN : 
Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum benarkah sunah menyembelih unta dengan berdiri ??? kalau hewan lain kan 
biasa nya tidak .. kenapa ? 


JAWABAN : 
2 Rampak Naung 


Wa'alaikum salam. Disunnahkan dalam menyembeleh onta dengan keaadaan tegak, dengan 1/3 
berdiri, dan mengikat lutut kirinya, kalau tidak disembeleh tegak, maka sunnah disembelih 
menderum... 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 4023 


Op 4S pdl Ugjia OI Ol Entang RSI Sina HlpB UG de US nd SPO Ti (SULAM Td de $ yaa 
SL LS op | 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-1481D-5338 


2 Brojol Gemblung 

Dan hal demikian bermula dari ayat ini : 

eng NB jan Celia AD pom ig PSBG ya Upah WKT AM AKA ya MK Valilam Daan 
D9 B3 (tlah SE lat akad anu 9 melati nb ol gta ge El angan 

Artinya : Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu 

memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu 

menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), 

maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada 

padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah 

menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (@S. al-Hajj : 36). 


Haag y Ui 3 la je 5 Ga 387 #AlAS yg) La MM lie" oid im ale PJ gl Ios 1 Hilal ol, INEN Alis Ba (Jat5 padiel glaa manel « 
3) H2 3S MAS 9 YA 53 ap 3 ya 3 SN & hp ag 9 Hg 
spam! Ulun 15 sand yk Ain ya Saleh Lan pil ca gila Ualeng 6 Kapil Lakan 2gp cn0 MUA Unsayg 6 Weni Laman ay ga € Lan pil Laman ay 


Jawalea « kanal sad NA IU) sawulad « kanal BBW JR LUNA SU ya) En) : ka hy aa) TE hg pada Lte JA 
Si AL BJ 2 anti BL A8 ah aman (Il, MA ol gass, MJ ml £ Manga Jl cik jalal Un 13 Bln el NS Aga, 


2 Ghufron Bkl 
Dalam menyembelih unta dan sejenisnya (hewan yang lehernya panjang) sunah menyembelih / 
melukai / menikam dengan sesuatu yang tajam di bagian leher yang bawah / di atas dada dengan 
memutus tenggorokan dan urat nadinya, sedangkan di dalam menyembelih sapi, kambing dan 
sejenis (hewan yang pendek lehernya) sunah menyembelih di leher bagian atas, dan juga di 
dalam menyembelih unta dan sejenisnya sunah dalam keadaan berdiri dengan mengikat lutut kaki 
kiri, sedangkan dalam menyembelih sapi dan kambing dan sejenisnya sunah di rebahkan kearah 
kiri dan semua kakinya diikat selain kaki kanan depan.: 
MEA KAI ea JS S3 aa Yg PAI 3 ab UG all Pedly padi, VE die JUL W lay cl RYI Ps oi, 
Bona Ada AP IS jp JBS Aas ad La JS oya WS al padi PASI media — pama 3 A1 ajar LS 
(ENYA io yakin aah Kendi Raon Padi Ane pall) ASN CS yg AS Uya A33 pall Jae JAV OS3 Of eyang 3 Pa 
YAA GB seal Jar JI 1 
Orang yang menyembelih sunah menghadap agiblat. begitu juga hewan yang disembelih sunah 
dihadapkan ke giblat. : 


HET yA don yang BA Upper Y CS Lea Gent dan ya (ET Rong Ala let SIN, elit Rano adil due Untag 
VA GP bad al 
Walloohu a'lam bisshowaab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/584521631570649 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4024 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3098. HUKUM MEMPERCEPAT KEMATIAN HEWAN 
SETELAH DISEMBELIH DENGAN SAH 
PERTANYAAN : 


2 Mahmoedie El-andalusy 

Assalamualaikum poro yai, ustadz PISS -KTB yang saya hormati dan ta'dzimi dan saya harap 
berkah ilmunya : 

DESKRIPSI MASALAH : Sering terjadi ketika memotong / menyembelih hewan (bebek, ayam, 
entok) tidak cepat mati, karena khawatir hewan tersebut terbang maka setelah disembelih hewan 
tersebut ditekuk lehernya, pertanyaan : 

1. bagaimana hukum menekuk leher hewan tersebut ? 

2. bagaimana hukum hewan tersebut ? mohon jawabannya, terimakasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warhmatulloh 

1. menekuk leher hewan setelah disembelih dengan sempurna hukumnya makruh 

2. hewan yang lehernya ditekuk setelah disembelih secara sempurna tetap halal dimakan 
Ta'bir kitab majmu' : 


cas Ola Sy SUS de petis Ol Kental Oreo SAI IN pil adah ISP — AI agan) — Laloset JB (Rsldl BLAI 
OX JI Lekin Ofy 6 USA Oly Lgin Iyatas das Oly 6 AU ja S3 Ol Upin hn3 Ol mail 3 ana Ofy 6 JH G dal, 
A8 AYI oya Laila al Ag LS Y OT Utang Ly TJ GAS Sa ag D3 ISA 
Sel Aly pyYl ada Dal Small S3 


Masalah yang ke enam Ashab Syafi'i -semoga Allah merahmati mereka- berkata : ketika khulyum 
atau mari' dan wadajain telah terputus maka disunnahkan untuk mencukupkan hal itu saja, dan 
makruh mencabut kepalanya saat itu juga, menambah potongan, memecahkan leher atau 
memecahkan pungguhnya, memotong anggota tubuh, menggerak gerakkannya dan 
memindahkan ketempat lain, semua itu MAKRUH hukumnya bahkan semuanya itu di tinggalkan 
saja hingga hewan tersebut ruhnya berpisah dan menjadi dingin. Dan disunnahkan tidak 
mengekangnya setelah disembelih dengan kekangan yang bisa mencegahnya dari bergerak. 
Musonnef telah menjelaskan dalil semua perkara ini. Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 

1. boleh kalau dikhawatirkan sampai terbang 

2. halal 

- AL-MAJMU : 

5 pl oY ca pel SA psi alas de resi ob dm JI an P3 sy era lg SM pa Alaih of —ernakl 9 

AE Hi ob GUESS malay II ba Of eoad CLagahi aa FS TI cela SEE, ana) (3 
5 yag el la Of II al 3 la otg AJ oa OR 0S) adas ab ya ya bl ON telaah HYI m3y LN, 
Op Kala Bj Ad OY, KE ya bh al dn by jae Pay AI Kama JL JA basa cb LM oya dat 

MEI Jaa Ang denga WS OY PL WS Jas 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4025 


fokus : 
LIS Syna Ang Jong MS UV PAI WS Jas op 


- AL-MUGHNI IBNU GUDAMAH : 


CI Ielama Y A2 Ab ay pat JB Ay CU Ab Ola Vy AELEII) Slilay jLu3 up yyasy slla2 gia mali Jal HNS 0, 
Les JB Lewat, OLB dorlora ga Jong 9 Jia wani OP tml ALL pall Aang adil Sya) Ja mis dai Uh GAP 
sreg eUas JU Ay LA Gala SB Oa Ae ISI alas tlg rae sal JB Sad JB ai JS La Ob II, Ja 
PA BBS Jam dag pain! SMS adas OY S3 SI ln 3g sa Glen ALA GAJI satlly all, 
DM Ang Malas, 


fokus : 
Dah aa Abas IL 3 BSI Joan dag pal! SUS dai OY SUS, 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/764575780231899/ 


3533. HUKUM MENYEMBELIH HEWAN SEKARAT YANG 
HABIS DITABRAK 
PERTANYAAN : 


Aslamu'alaikum, mau tanya ustadz dan kyai inkang minulyo, apa hukumnya hewan yang habis 
ditabrak mobil dalam keadaan sekarat lalu disembelih ?? (Kak Gim) 


JAWABAN : 


Waalaikum salam. Hukumnya haram, karena Syarat hewan yang disembelih adalah termasuk 
hewan yang boleh dimakan, dan ada padanya kehidupan yang mustagirroh. Perbedaannya : 
1. Kehidupan mustagirroh: ruhnya masih ada di jasadnya, dan masih bias melihat berbicara dan 
bergerak yang bersifat ikhtiyari (bukan gerakan kesakitan mau mati) 
2. Kehidupan mustamirroh: kehidupan yang sisa hingga ajalnya, adakalanya dgn sebab mati 
atau dibunuh. 
3. Hayah 'aisy madzbuh, bisa juga dikatakan: gerakan hewan yang disembelih: yaitu yang mana 
tidak bias melihat berbicara dan bergerak secara ikhtiyari . 


Maka disyaratkan HAYAH MUSTA@IRROH ketika menyembelih jikalau di dalam itu hewan 
didapatkan sebab-sebab kematian, seperti hewan itu abis makan tanaman yang membahayakan, 
dan sebagaimana jikalau hewan buas melukai hewan buruannya atau kambingnya, atau hewan itu 
tertimpa bangunan, atau merpati yang telah dilukai oleh kucing... maka disyaratkan HAYAH 
MUSTAGIRROH dalam masalah ini , maka jika tidak ada HAYAH MUSTAGIRROH ketika 
menyembelih tidak halal itu hewan. 


Dan adapun jika tidak didapati sebab-sebab kematian pada itu hewan, maka tidak disyaratkan ada 
nya HAYAH MUSTA@IRROH , maka jikalau itu hewansudah sampai kepada HAROKAH 
MADZBUH dgn sebab sakit dan sdh disembelih akhir tmpt pernafasannya ... maka halal walaupun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4026 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak bergerak setelah disembelih atau tidak keluar darah nya. 


Dan tanda-tanya nya HAYAH MUSTA@IRROH salah satu dari 2 : adakalanya bercucuran 
darahnya ketika disembelih, atau ada gerakan yang keras setelahnya. Dan tidak disyaratkan 
adanya 2 tanda ini secara bersamaan menurut goul sohih. WALLAHU A'LAM. 


Referensi : 
- Ta'lig kitab Yaguut An-Nafiis : 


oil os Gal) 
Hjiiuuo il A3, YeSlo Ulgus 3S will bu. 

daiwa! Slodl lolg- dy us 4S 59 dilaig pusat Les09 Sull 9d H9 Jl ye ul ad dita dng 

Ssi Kd ondo AS» Ll Jltag Andal Yus Bls lolg. Jt Gl Cg0s lol JS satu Ol HILI cx93 Luouou 
daylusl AS 5 Ng (ibu Yg ,lucul Lao K84N. 


Ba TSI 059 «a50 Ulu ISIS DX aula ly Hum Sg ISI lou9 UJI Jgl 2 iwoll dll Io yit1d 
prisll Jal Bose Bls A89 P3 ol el 493 bb jitu ...dolom Bid us 5 gl oli Gulo pagil Ol Bts gl duos. 
gan AS 25 sad law ngiil ISI8 « In yan NG ... INI Ale Jlsy Kat Sy Al ISI lolgnJoy ad M9 
dl Dasi ad ol ala Latu dulg Jb oo S1 BS 9 USM. 

all talas lesu ls No (0s07 data AS Jadl Ol yeall 5g Ll #aryal Sl #jatull bal dodleg: 


- Kifayatul Ahyar : | 

Sala Nala. AJ TAA Yarmal) 21224: SA! Y Bg Haag 9 lg Sy MA aals sm 5 al, kite | Kira 
AJA Had se 1, aa) gu: aa Ala MA Ia Male 4 sila yge 38k) Alun Sal ksals kLawig 33 gal AJA Wang yg 
SU gl 3 Mb 9 ng IS) Isu las PNPS alay Ag Majlis IA AA Y Wsats kLawig 3 PI 383) Y EN 
ARA La gl) Hb ga alba gay ak) San aa 
sat We ak Wal el, Msals Mawii j3 Wa SA Uliiayas glidal ) Has giAASA ana Wii Ian X6 gl Jam za Si 
Ls SA KLS 8 yaaa, Asa ly Ag ay ksals Ulawis 3 Ka 15 IS Jaye ayal 13 RA 296 3) 
Wawsis 3 Io Lag B5 USUS, 3 boy WiaR BJ Lap ly Y ati Mes SA Wal gag, MJ As Ula yaa 
an atau NS ia 3 3d Wa) Mo Wali ya Ala Mi oa gita yel Aa, glalan KA Uni yr al ale, 
IVagg Up AU Y gag mang lanal gila ga KA ARYA Yu Uda Ba did nan yi EN inden IN 
Isa Kay se ya gaul ghlla lela 


- Syarh al-Muhadzdzab 9/89 : 


aga Olga a20 Kaku ul 2354 lo Batiwall Ball Ul ad.123 Ukul9 Jolull Lslog ola gl dus 53 389 
olins lo le Jia 0553 SI Isagils c1S3 58 Joki Aly cleo Uselag le392 Jitu UL cungll9 
Jet adl All 


MUJAWWIB : Mbah Jenggot II, Ghufron Bkl 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/843318629024280/ 


3537. HUKUM MEMBIUS HEWAN YANG AKAN 
DISEMBELIH 
PERTANYAAN : 


? Ahmad Wahyudin 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 4027 ) 


Sebentar lagi musim gurban....! Bolehkah menyembelih hewan gurban atau lainnya dengan 
terlebih dahulu dilakukan pembiusan agar hean tersebut tidak berontak dan liar? 


JAWABAN : 


2 Langlang Buana 
Mungkin keterangan ini bsa membantu : http://jomfaham.blogspot.com/...!hukum-binatang... 


Diskusi : 

Hukum Binatang Dipingsankan Sebelum Disembelih 

Sukacita merujuk salinan keratan akhbar bertarikh 17hb Jun, 1995 mengenai pendapat Profesor 
Dr. Hamka tentang cara penyembelihan yang mendekati kehendak Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wasallam. Di dalam keratan akhbar itu juga tertulis mengenai Pakar Rujuk Khidmat Nasihat, 
Institut Dakwah dan Latihan Islam Malaysia (INDAH), Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana 
Menteri, Awang Bunyamin Abu Bakar, mengesahkan bahawa binatang ternak boleh dipengsankan 
seperti dibius terlebih dahulu sebelum disembelih dengan syarat binatang itu tidak mati kerana 
dibius sebaliknya mati kerana disembelih. Apakah pandangan Islam mengenai perkara ini? 


Jawaban: 

Kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam adalah 
rahmat kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan bahkan rahmat kepada sekalian yang wujud 
di alam ini. Firman Allah Ta'ala: 


(107 sell) cuoled da3) NI Ililku 51 log 


Tafsirnya: “Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi sekalian alam.”. (Surah Al-Anbiya': 107) 


Cara Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, malah juga hubungan manusia 
dengan binatang dan seluruh alam ini, adalah bukti kerahmatan itu. Umpamanya sewaktu 
melakukan penyembelihan binatang, Islam telah memberi garis pandu yang lengkap bagaimana 
melakukannya. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam daripada Abu Ya'la 
Syaddad Ibnu Aus Radhiallahu 'anhu: 

dit SSI Soal MSI Igiw3 ld 2355 ISI9 “Aa Igiw Sbs BG Lea US de gu UK Al Gl 


£ 


(aku 0195) S3 29 


Maksudnya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan ke atas tiap-tiap sesuatu, maka 
apabila kamu membunuh elokkanlah pembunuhan itu, dan apabila kamu menyembelih maka 
elokkanlah penyembelihan itu, dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya dan 
hendaklah dia menselesakan binatang sembelihannya.”. (Hadis riwayat Muslim). 


Dalam hubungan ini, Islam telah menentukan rukun-rukun dan syarat-syarat sembelihan itu 
sebagaimana huraiannya yang berikut: 


Rukun menyembelih itu ada empat: 

i. Penyembelih 

ii. Binatang yang disembelih 

iii. Alat untuk menyembelih 

iv. Penyembelihan (perbuatan menyembelih) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4028 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Setiap rukun ini mempunyai syarat-syaratnya yang tertentu: 


1. Penyembelih 

Syarat penyembelih itu hendaklah seorang Islam atau Ahli Kitab (yang memenuhi syarat hakiki 
orang Ahli Kitab sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama Al-Syafi “eyyah). 

Tiada halal sembelihan orang Majusi (penyembah api), penyembah berhala, orang murtad dan 
lain-lain daripada orang kafir yang tiada mempunyai kitab agama Allah. (Kitab Al-Majmu' 9/84) 


2. Binatang yang disembelih 
Syarat binatang yang disembelih itu ialah: 


1. Binatang darat yang halal dimakan. 
2. Zhann (sangkaan) terhadap binatang, bahawa ada padanya hayah mustagirrah pada 
permulaan penyembelihan kecuali binatang yang sakit. 


Adapun binatang yang sakit atau kehausan tidak disyaratkan ada padanya hayah mustagirrah 
ketika menyembelihnya, memadai sahaja padanya harakah madzbih ketika menyembelihnya. 
Tetapi tidak halal jika binatang yang hendak disembelih yang nyawanya pada ketika itu di 
peringkat harakah madzbuh disebabkan oleh memakan tumbuh-tumbuhan yang membawa 
kepada maut, pukulan, hentakan dan seumpamanya daripada sebab-sebab yang boleh membawa 
kepada maul. (Kitab Al-Majmu' 9/1 00, Fath A'-'Allam 4/552 dan I'anah Al-Thalibin 2/346). 


Yang dimaksudkan dengan hayah mustagirrah itu ialah keadaan binatang yang masih bernyawa 
dan melihat dan bersuara serta bergerak dengan kehendaknya, dan di antara tanda-tandanya 
ialah pergerakan yang kuat, pancutan darah, suara rengekan kerongkong dan yang 
seumpamanya selepas disembelih. Manakala yang dimaksudkan dengan harakah madzbih ialah 
keadaan binatang yang tiada lagi ada padanya penglihatan, pergerakan, suara dengan 
kehendaknya (I'anah Al- Thalibin) atau keadaan binatang yang apabila dibiarkan dengan 
keadaannya yang sedemikian itu, ia akan mati dengan serta merta. (Fath Al-'Allam 4/553) 


3. Alat untuk menyembelih 

Disyaratkan alat untuk menyembelih itu sesuatu yang boleh memotong dengan ketajamannya 
selain kuku, gigi dan semua jenis tulang. Maka tidak halal binatang yang disembelih menggunakan 
tiga jenis alat ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam daripada Rati' ibnu 
Khadij Radhiallahu “anhu: 


5528 Sila Lslg 2228 Gill lal cAig KaSltag Wall Gall Ga AKB ANE All Kal 500039 SJ sail Le 
(Soal ol) dus 


Maksudnya: “Apa-apa yang dapat mengalirkan darah serta disebut nama Allah padanya (waktu 
menyembelih), maka boleh kamu makan, kecuali gigi dan kuku, dan aku akan khabarkan kepada 
kamu mengenainya, (kerana) gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habsyah.”. (Hadis 
riwayat Bukhari, Kitab Al-Majmu' 9/91, Bahr Al-Madzi 11/5) 


4. Penyembelihan 
Disyaratkan penyembelihan itu: 
1. Memotong seluruh halgiim (saluran nafas) dan seluruh mari' (saluran makanan dan minuman) 


2. Niat untuk menyembelih ketika melakukan penyembelihan. Jika seseorang memegang pisau 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH | 4029 | 


di tangannya dan terlepas pisau itu daripada tangannya, lalu terkena leher binatang dan terputus 
seluruh halgum dan mari'nya, tidaklah dikira sebagai penyembelihan, kerana tidak ada niat 
untuk melakukan penyembelihan, maka tidak halal memakan daging binatang tersebut. (Mughni 
Al-Muhtaj 4/276, Panah Al-Thalibin 2/344) 
3. Hendaklah binatang itu mati semata-mata disebabkan oleh penyembelihan (tidak dilakukan 
satu perbuatan lain yang boleh membawa maut kepada binatang itu ketika disembelih). (Fath 
Al-Allam 4/554, Kitab Al-Majmu' 9/99-100). 
Apabila telah cukup segala rukun-rukun dan syarat-syarat penyembelihan yang tersebut, maka 
halallah binatang itu kecuali sembelihan yang dimaksudkan kepada selain Allah atau disebutkan 
sewaktu menyembelihnya selain nama Allah, walaupun sembelihan itu mencukupi segala rukun- 
rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan. (I'anah Al- Thalibin 2/346, Mughni Al-Muhtaj 4/273) 


Dasar perintah ini ialah firman Allah Ta'ala: 
(5d Soga) AU al Ja log isl KA3 AN asi KE 253 US 


Tafsirnya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atas kamu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah.”. (Surah Al-Nahl: 115) 


Berdasarkan kepada rukun yang kedua (binatang yang disembelih) dan syarat-syaratnya, maka 
melemahkan atau memengsankan binatang yang hendak disembelih dengan cara seperti bius, 
stunning, kejutan elektrik yang tidak membawa kepada maut dan ada padanya hayah mustagirrah 
ketika disembelih, adalah harus pada hukum syara'. 


Penggunaan cara bius, stunning atau kejutan elektrik itu hendaklah disahkan dan diperakui oleh 
orang Islam yang 'adil yang pakar atau yang ahli dalam hal ini, bahawa binatang-binatang yang 
hendak disembelih itu masih dalam keadaan hayah mustagirrah, dan tidak menyebabkan 
penyeksaan terhadap binatang tersebut. Jika perkara melemahkan atau memengsankan binatang 
itu akan menyeksa binatang tersebut, maka perbuatan yang sedemikian itu adalah haram, kerana 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melaknat kepada sesiapa yang melakukan penyeksaan 
kepada binatang sama ada untuk tujuan menyembelihnya ataupun bukan. Pernah pada 

satu masa Ibnu “Umar Radhiallahu “anhu melihat sekumpulan orang melontar seekor ayam yang 
sengaja ditambatkan, lalu dia berkata: 


(ac 019) 15 J3 G0 Ga Aug ale Ai alus ll Jatas Il 155 Js3 Go 


Maksudnya: “Barangsiapa yang melakukan perkara ini (menyeksa binatang), sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wasallam melaknat sesiapa melakukan perkara ini.”.(Hadis riwayat 
Muslim) 


Adapun hukum daging binatang yang diseksa itu, jika ia mati disebabkan oleh seksaan tersebut 
atau disembelih ketika nyawanya diperingkat harakah madzbuh, maka ia dihukumkan bangkai, 
manakala jika ia tidak mati kerana seksaan dan ada (zhann) sangkaan padanya hayah 
mustagirrah melalui salah satu tandanya seperti pergerakan yang kuat, pancutan darah dan 
sebagainya selepas disembelih maka dagingnya itu halal dimakan. (I'anah Al-Thalibin 2/347). 


Begitulah sikap agama Islam terhadap binatang yang hendak disembelih, dilakukan dengan penuh 
ihsan sebagaimana hadis yang tersebut di atas yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4030 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mewajibkan berbuat ihsan ke atas tiap-tiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh maka 
elokkanlah pembunuhan itu, dan apabila kamu menyembelih maka elokkanlah penyembelihan itu, 
dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya dan hendaklah dia menselesakan 
kepada binatang sembelihannya.”. (Hadis riwayat Muslim) 


Bahkan ada lagi etika penyembelihan yang amat elok diikuti (disunatkan melakukannya) yang 
termasuk dalam pengertian ihsan yang disebutkan di dalam hadis tersebut : 
1. Memalingkan binatang sembelihannya dan orang yang menyembelih ke kiblat, serta 
membaca basmalah serta selawat dan salam kepada Nabi Shallallahu “alaihi wasallam ketika 
menyembelih. 
2. Mempercepatkan pemotongan halgum dan mari' ketika menyembelih. 
3. Mengiringi binatang sembelihan ke tempat penyembelihan dengan lembut (selayaknya). 
4. Memberi minum binatang sembelihan itu sebelum disembelih. 
5. Menajamkan pisau tidak diperlihatkan di hadapannya, dan ianya tidak disembelih di hadapan 
binatang-binatang yang lain. 
6. Memotong wadajan (dua urat darah yang di leher), kerana ia cepat membawa kepada 
kematian binatang itu. 
1. Jika sudah disembelih binatang itu, tidak segera dilapah dagingnya kecuali setelah ia sampai 
benar-benar mati dan sejuk tubuhnya. 
Wallahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/836772339678909/ 


4083. PERBEDAAN HADYU DENGAN UDHIYAH 
PERTANYAAN : 


? EL-Hadi Noer 
Pertanyaan titipan.. Assalamualaikum. Apakah definisinya hadyu, atau memang sama dengan 
udlhiyah (kurban) atau lebih umum? Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam wr.wb. Perbedaan hadyu dengan udhiyah adalah : 
1. hadyu itu kambing, sapi atau onta yg di hadiahkan untuk masyarakat masjidil harom dan 
sekitarnya. 
2. sedangkan udhiyah lebih umum dari hadyu karena bisa dihadiahkan daging korbannya 
(kambing, sapi, onta ) di makah dan bisa pula di luar makah.. 
Persamaan keduanya adalah sama sama untuk mendekatkan diri (bertagorrub) kepada Allah. 
Wallaahu a'lam. (AS) 


TT yo 2Y akang Ueial dc gw ol. 

lag: 

“SD “a39 wb) agio vb SU mass R9 JII 2 gi ll Ay3559 JISII Suk G0) Sigll - | 
&dlbibl Sigdlg.. ll yo AI all sip b An 93 Sgll sileo Log." Sig 2s : sah Jati £ Ag. 
selly adls bc AI S0 poll dl Sia lo 

dal dls be Al: 

Cewe 2 Ip 


www.islamuna.info 


UDHKHIYYAH ( 4031 ) 


SMS SY me gd ka KS S3 Bl AI 99 TS! AI 
Sip G0 IS £ Ol lagig dkall3 aro gtato bil iy SLI ALI 93 oles dll sd G5 $SU lo 1d 1383 
Ji Ul all G3 dos sila. 


2 Ghufron Bkl 
Yigall 2 iis € 902 : 


(WI Jom) ol S9) lo « A19 d paing lil douga 0 Lal Sagy ul Lois gl Lsls So 208 yol Liu 
Jilat laga y09 YP odlei Agil lu Uus Arga Lo 09 Ul Kaniung ( dim dilo Sad ) alug le dl aa 
v0 33 H3 UN Ale K9 JA UB «alas Ng luis dl9 Ulama ? Ld ii 99 yul ul JB (All 
lu LA Jls0AI yo Hug Asi yo Oles WI adl Lis AJI all Sila lol pul Jd 98 gDg (AL 

clay de Lu illug US 99 di mall Aigdlg sila JadU awal HAWA Sic ASI leghu 

0011 98 ll. ob uall 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/938364192853056/ 
www.fb.com/notes/941366182552857 


4407. CARA MENYEMBELIH HEWAN YANG JATUH KE 
SUMUR 
PERTANYAAN : 


2 Setetes Asa 

Assalamu'alaikum. Seekor lembu jatuh ke dalam sumur dan tidak mungkin dikeluarkan lagi. 
Bagian kepalanya berada di bagian bawah sumur dan tidak mungkin disembelih dengan 
memotong lehernya. Pertanyaannya : Bolehkah lembu tersebut disembelih layaknya binatang 
buruan / dimana saja ? dalam hal ini bagian paha belakang karena cuma bagian paha yang bisa 
dipotong. 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 

Wa'alaikum salam. BOLEH, penyembelihan pada hewan yang mudah/gampang disembelih yaitu 
dengan memotong otot tempat jalannya makanan dan otot tempat jalannya nafas (HULAUM DAN 
MARI"). Sedangkan pada hewan yang susah disembelih (seperti terjebur sumur, hewannya 
mengamuk karena gila, sapi liar dan semacamnya) maka cukup membunuh hewan tersebut 
dianggota tubuh mana saja. Wallohu a'lam 


(42 yo) ml UI 

Ol 9 wd 9 Ul 9 Md dual ANN susu - wall LBJI 

(Maba 9 Jao SL dB 2 ue H3 9-2. Uno 9 Aogil gb3 1 le gril Ula 3-1 : Hall : 
vol . 

(2) Lou W3S le ygidll 46 Md ly 9 -2 . dibSlio Jai lulS gl laku digS -1 : all . 

| (3) iiinao dls 43 Y9Slo Lilgus 3S dll by. 

(4) ab al el So le ogrtall sc nd laigS gl. ab 9 alas US To5i daa ligS - ding 


2 Ghufron Bkl 
Idem boleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Raudloh al-Tholibin 


Saos le Jual ol « agaay Oo s3 . Lis gio pls Lo 2030 Ul sal B0 « small « jungiall lolg « 
aa 999 «Alis Ly as le amy Ob «swag lg. las Ab Jb « Wlog My yo Us KLO , 
99 « Aogila Bl3 Soy alga ad uga So dg le UII Ilu bg « dnS0 US Jl wo Jl Jan 
Isa Tes basic aa kan "UK Jsb dng ella Sl sek: 
Ill yg Kol Jsl9 . 


- Almajmu' Syarh al-Muhadzab : 


ala gd US ade pay al 3 9d Sai al sam ai al adal Yaman ls - lai dil das, - Uuadll JB 
389 815E 19 akug Ale All Lao uli go US : JB RS up RL PS lal Uh yo ULy Cus LE 
OS pl | plug Ge Al duo Al Iga JB U Al Awi puas 008 sagu lai 8 Jul oug psill LL 
Isa lo" ae dil 9nd) paus cal JB3 | ISSB Ay IsatuoB Lgio SUS los. sal la ala La ca 

SBI ISS B3 amal mili 9 « Swa 528 Gali 9 LS jasa V9 "small Ajay 3g9 Aileall 0 
as gll BIS ALS Yi ISI KddNI jl los". 


1:3, dell 

alung Sal ola, BL) uas (2d (141 16). 

pall Ass Bule ana WS all 0 Sg « ooliwub nigaull Ol) RuDu0 lc Kal UC 29S3dll XI « 
Dg da5 goll sUlg d50gll Rt Ml9NIS « yd SI Jd aritig gili at 9D Xi (U989) odic Rowo 9g 
PT-wan) sll ya bg ab Hasil sll am Ox : Jltus WI suS9 sOb xl Ros Langillg » gaul 
dio Jai N SI JeSloll Ulgandl : Lulswol J8 (KESAN lol). owl yo KL ug Kets SI Mba 
goo 1d9 « Guw loS Hallo WI 38 nb AI Jay duka gatal Yin giog Mud MlC )9aio 1 Ul X3 
NI Jaa NE Lan giio US gl «small duo Uk « a55 ade oa8 Isl sun lg gai ad 9 Sl gag « ul 
158 « Lu gio pls lo « Kn Ne AK yA al log « Limodl S3 ld Aly Jl 99 Ml 
2 ul sil yangi glg . los IL J5 « U log di yo luis ULol8 dn pls Ale Jul gl aga ola) 
| Iluyhg « SuS0 SSI Ko JL Jay ml 933 « bd yu& gl il K9 gl ad al 2 gi 
Ma Linooll 53 lol « Lis SS X lang « ale alel 
mila Jls 4S» ,aloll ladiS3 ulgag JSI Jlusb ds 999 « SXS db oJll da wd su sae 949 Aogala 
JJ gamau! (Slisl9 ) msi Ssebiwollg poll Sol 49 « adaic (lagpuol ) 2d 429 maldlg . 
Jel dls Wllg « 551 JaNla 


LINK ASAL : 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/986731424682999/ 
www.fb.com/notes/1000205900002218 


www.islamuna.info 


BAB 


HEWAN 


(4034 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


19 HEWAN 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hewan. 


3329. BEBERAPA KRITERIA HALAL DAN HARAMNYA 
HEWAN 
PERTANYAAN : 


2 Husen AZ 

Assalaamu'alaikum wrwb. Mohon ma'af karena pertanyaan yang ini dulu pernah saya ajukan, 
namun nggak tahu ada atau nggak ada jawabannya karena saya keburu off facebook nya. Gini 
pertanyaannya : bagaimana caranya untuk membedakan hewan / hayawan yang halal dan yang 
haram untuk dimakan... terimakasih. Wassalaamu'alaikum wrwb. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Ciri hewan yang haram dimakan : 
1. Keterangan di Kitab syarah nawawi ala muslim 


d9» d9 « (sabll yo lo S3 JS « Eli yo Ubi S3 JS US plug Ale WI ala yul gi) : J3: 
Elullg salad Wall : dell Jai JB «JUL ag mol pa 1 All (al ASI elwll y0 Ubi S3 JS 

ud selall A siou . 

Ela yo Ul S5 JS JSI a54 Gil Lgg0llg dglyg 2onlg dis wulg melu Udi JX9 Luas NI 05D yd 
slondy9 A Sati Lo Ul S3 syal : bulsuol JB 4 x524 X9 053: Ello J9 « all 0 lo S3 JS 
A9 » LB Cus VI dagy Lulowol Risl9 « WI lo 50 wd aagl lag sal Y JS : le dg Jlllo Rislg 

Ob S3 JS maya all amal Ai «WNI 33 LL 9S NI loyo ASI Sll3 39 S0 Ul pl NI Lu owl 
Y Jalla Ig 593 « Elwll yo. 


2. Semua hewan yang dianggap baik oleh orang arab maka halal dimakan kecuali hewan yang 
telah diharamkan oleh syare'at 
- Kitab kifayatul akhyar. 


don Sl El 329 GNI JS 363 sll Alia USS JS Juo$tisebYI 0 ay lo Jas LB UL 
http://shamela.ws/browse.php/book-6140#page-512 


3. Hewan-hewan yang buruk maka haram hukumnya, semisal ular, kala jengking, kera, kutu dan 
semacamnya. 

- Kifayatul akhyar : 

lol lo Cuti yaiS9 las Lgio ubaJl Sot3ll9 mIlSJI9 Hd o5ig SI HIS Josllg 9333 s5 rah ye Wil 
JB all dll (aySng age CibIJI Jl3 del 


http://shamela.ws/browse.php/book-6140#page-513 


4. Hewan air jika dia keluar dari air tidak bisa hidup kecuali hidupnya hewan yang disembelih maka 
hukumnya halal dan tidak butuh untuk disembelih, walaupun hewan air tersebut tidak bebentuk 
seperti ikan, kecuali buaya, kalau buaya haram hukumnya. 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4035 ) 


- Kifayatul akhyar : 


Sd SL Yg JS 383 Aclgib elowlS ayal Uue NI Utusu Ale Lo cos Il Sl UlgaS(esa) 
d9 sole Gaul lo lolg Atil Li lo gl o 4g gl dual 13 gl domaS Jd Lita Ola claw gg 
KI Jah Al J3 ayat U MSI3 sell de Gai3 Jali lowol UNO VE G3 opal Igo 
26 SB JB ul de du Al 133 pdl 3 33 Aiu Jall akag WE Al uc Jpg (SU S6 
bai Jd amal ala Lps103 le RA darul Ul adil WAY Jual y3 Sagill JB slall yi elo 
13 Sal 33 Was G5 JS A2 Il yua) Ta! Jis JII USI3 elo Aiu J3 Y all SESI 

3 al oyiug elall JS ang5 2953 Jabu lo 8 UB ul US all yuan mei JI asi SI odles All la 

Jel alg ulu Sgiis SY alumill IS yo ailimg J ds 543 


http://shamela.ws/browse.php/book-6140#page-517 


2 Saiful Ikhwan 
Saya tambah sedikit dari Roudlotut Tholibin III / 3 Cet Daar El-Fikr Beirut : 


SI Laclgil yan K0 Y sulaNllg slonll yo ASI silu lo "UNI JB Lu NI JS 93 $AI UU 
Sllg Lgi IE Log yo de dial gl JLSII Li JIN. Jonol nh Anita lo YI Jali gol 9d Jb, 
Jeli au gll loo J5ug adil 33 Soubull 9 (359399 piSdall 9 aallg Gino! 9 Jamil 9 
SENI gl SSI Lauk yo ayal US elu 0129 JaSlo yo Nlgis lo yilug Jleall 2 ig lagu NIgioll,. 
pad MUlu Sgtiyg Ulgundl ade gasy Lo ' ol 9 Jill yo lo «SS « ball yo Ob 455 JS JSI sa »ug 
sdg etis 90 caslu » sll gd Heal. Aall9 daily La adlg Lagallg aallg eyoidlg sdg aw 9 “II 
dJlg . - us S9 sal au - GL all id lag dm Sale 99 y20 ulas 9D9 SiSlu dll (A5 giko 
Jagll VI Akal yo gas Y "J9 sdasll Jaw JR « elllo Cdio lulouol yo goagal dil uc gl ,lslo.adel 
Rong «Olisl9 « iwallg «milo sedllg ASI abdi yo 2549 Amy HMI Ga Lam 

J0 C5. 


- Kifayatul Ahyar | / 687 cet Beirut : 


gdg caclgil Sisil go m3 Ulliuuall lol Cui Loog li loo SW S3 Yo 4 98 Id 80 ISI 
(oles dinaga SI call) tele Ag3 asy Elon db lelag sAiallg jiallg JNI gw ya 001099 gl 
ade Ul ol Ul Iga, bei) 1JB die Al LS) sule 535 lal Jasll ping (u3L leing Bling) 1339 
all Jaw blgi) sal gol la) 689 soul as ol (Jl asal H3 USl9 san asal UC JUS A91 alwg 
wo kid saull yingll talad yo Jaug salel WUly (Jesll ye Ligia ado Jleall9 s05JI 52 plug Ale Al ola 
Akally Piloll le MY lonll IiS9 10169 Jani FALS gum» IiS9 Jegllg Jl el 4d Sgiuwg slab 
wall 9 sala sulall 9 bl 93 Md NI lol Jay N leS ywiliwollg Yan gia uy H3 X9 dio JSI 
JS AN mall Jaa ISS 9 BS Las 9589 Sulotimuo Li UC usls ago Saus) 9 sa allo Yi lg 
Cl Lgi pd 8 Crisay lo lolg nodlai All el ul yuli doi ISel9 cadallg Pal le di Lam 
(Lil agale a48) Hdlei dll JB Lil yo Li elis nia Jaillg 3 HIS ldgoig smdldl9 Ling 
lo SS .(u a21 S3 lo Jo gublI yo a549 4U gasy 533 Ul J lo Elwll yo a24) JB el lg 
Sail psil9 Kalla Klg yoilg Agillg Su 238 U Sing Ula! ade 4 gu Ub dell yo US 
Obat angs (elu 50 LL S3 JS JSI US saga) Dllg Dll le YY “Sl calg S9 aluoillg 
KN 1Slbual sol J9 Ac All 913) elu JB loS Hallo 46 dullb Lalu gass ElgiNI dad YN slod ueg 
“99 Jail Jay A59 A9 (asal! 4d Sa) ladgoig Hlsillo gUAJI a21 X lagdg gim 8 yo NI USS N 
389 dilsll yo UN wSII JS 33 X9 @ Jl Isl S9 «Sgl ul dal S9 gadi Ju sl 
ad Hull ISl9 lu Sati WN ltg US plg mon anuallg IS ogiuadl 599 MW isl 

dl onlad wall 53 "J8 una elu ak JB msl aoul 02 Akuo R20 B9 NI 
goal Jaug (Aioti ay lini ay ISI Al Ul) "JB Ala Hua Aula ai S9 39 sell yC alug Ule 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4036 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


US oa yo a54 ISS 9 del dlg ic all NS) selai ale yag mil ale SWl9 elial 9 Ulbiwllg 
SSI og gi) Aulia Bhalla SY lalgih ildlla S5W3 cuaillg yiually ml ulas S9, lo 
Ssane log AT S0 la Bel al SIS LAJU loan IA3 talas: 0l33 (aula yaris, 
AI suuonS3l5 313 IIS 93 RAN Kode sal J3 2 Kiai san dia Jap 123 Eat 033 
oli gi lagu Jalla all 98 Sala sea 389 Hedn ll Jual 99 Sagill anon ES NI le 
Tel ala NS Asal 289 rd AN Jang AN Se INA call SEL Ng sala Us 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/796263223729821/ 

0221. MEMBUNUH ULAR DAN SEMUT ( SERANGGA DAN 
REPTIL) 


PERTANYAAN : 


2 She'Jasmine Ayda Az-zahra 
Apakah membunuh ular dan semut itu berdosa ? 


JAWABAN : 


? Masaji Antoro 
Dalam al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 17/283 dijelaskan : 
Pn NI aa 
ale di lo dit Iya) Ae Lab : JB II ap gaR AN AP UI paka NAS am J3 CA 
pakan J3 oa la dl Kd Oo AB aa Jaa LN 3 ep ld 
CAN SAB : (2) Lea ASM Klo V3 
Sa JS 3 play Ale Jo Jaa HB Li AI en yap di ay Ob Jadi Jadi J3 S3 
Sa Bor 3 0 Alai ie Aa £ Aya - 
Up ie sp 1 1 Jd 3 AAA tan 
Ie HARI Dis aya SUS Je jak Vol, ega Ot: sita II JA 3G TN 
Judi Fond gay Ono. OT, Pants BAN NYI pas Dis Dean G3. 


dy Sob 2 BAL / 4 SI (Role RSI 5 42077) Gede. gatal J3 ye A1 Lane 

(23 369 | B asli ASI 

3y 2273 (3 Aap je Git — 419 — 418 / Sy sala pl aral Ti Ad aa Bur" 2 Lag 

(JAS — 37373) "asal AYI" gmail aka gal olah 

SE kah Of sa oi JS Jd Ia SU SI olasdi 5 TP SESI Tami Uas A5, 
TI Ja ES LA aa sal A SA AAN Ph 

Alai BM II Ajal AA Lang 

Ja bang ale Ai Io Jaa Pl IE AS Laga 4 emas gal Al ON « lb Wa dp aU » MI 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4037 ) 


0-0. 


Haa 

Nan 2. 

AE SA SAN LN Sal 3 Gp GA gn JAN GUA JAN J3 Pte KA 
Kn PA Ta 

AI galah Je LG Si adan SO & AA ap SAN daa DEL JS JB sok Jaa 233 


0.0. 


pad 3G Ki AA NE 33 OS J3 maks ea 


DT SL jm LH 
Ang da Ki ana Jati OA ea 3 YUL esa 


Bahan 2 3 


SEA NAS at mala ham all amat aa ye NI Jadi J3 PMS daya Sd). 


(1) 273 1 5 JA kaoto 4 456 6 455 72 yuli gila «196 / 2 Ss alus «667 2 GUSI ora « 
235 | 2 (439 7 2 gua SAS 1 lb dina D 344 343 / 3 tml HL 
(2y 95 | 2 3) yaa 

JENIS BINATANG KECIL BUMI YANG MAKRUH DIBUNUH 


Syariat agama melarang membunuh sebagian jenis binatang seperti katak berdasarkan 
riwayat dari Abdur Rohman Bin Utsman “Seorang tabib menjelaskan obat di sisi Rosulullah 
shallallaahu “alaihi wa sallam, kemudian ia menyebut katak, Rosulullah kemudian melarang 
membunuh katak” (HR an-Nasaai VII/420, Hakim IV/411 dishahihkan oleh adz-Dzahabi) 


Bahkan pengarang kitab “Adaab asy-syar'iyyah' cendurung memilih hokum haram (Adaab asy- 
syar'iyyah 111/369) 


Makruh hukumnya membunuh semut dan lebah berdasarkan hadits riwayat Ibnu "Abbas ra 
“Rosulullah shallallaahu “alaihi wa sallam melarang membunuh empat binatang, semut, lebah, 
burung hudhud dan burung shurrod” (HR. Abu Daud V418-419) 


Para Ulama Figih membatasi pelarangan hukum membunuh binatang semut diatas terhadap 
semut yang menyakiti, mereka menyatakan dalam kondisi semacam ini semut boleh dibunuh. 


Sedangkan kalangan madzhab malikiyyah merinci bolehnya membunuh semut dengan dua 
ketentuan yaitu saat ia menyakiti dan tidak mampu dihindari, mereka memakruhkan 
membunuhnya bila masih mampu dihindari dan mengharamkan membunuhnya saat semutnya 
tidak menyakiti baik menyakiti pada tubuh atau harta. 


Kalangan hanafiyyah dan malikiyyah memperbolehkan membunuh binatang serangga hanya 
saja menurut kalangan malikiyyah diperbolehkan membunuh serangga yang menyakiti bila 
tujuan saat membunuhnya untuk menolak penganiayaannya bukan sekedar main-main bila 
sekedar main-main maka haram membunuhnya bahkan hingga pembunuhan terhadap lima 
binatang fawaasig yang diperkenankan dibunuh ditanah haram ataupun tanah halal. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4038 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kalangan Syafi'iyyah membagi binatang serangga menjadi tiga bagian : 


“ Binatang yang perangainya memang menyakiti, maka sunah membunuhnya seperti binatang 
'fawaasig yang lima berdasarkan hadits riwayat “Aisyah ra “Rosulullah shallallaahu “alaihi wa 
sallam memerintahkan membunuh binatang fawaasig' yang lima ditanah haram yaitu : Burung 
rajawali, burung gagak, tikus, kalajengking dan anjing buas”.Disamakan hukumnya , nyamuk, 
kutu, kumbang besar dan setiap binatang yang menyakiti. 


“ Binatang yang bermanfaat tapi membahayakan maka membunuhnya tidak sunah dan tidak 
makruh. 


“ Binatang yang tidak tampak manfaat dan bahayanya seperti kumbang besar dan kepiting 
hitam maka makruh membunuhnya. 


Menurut kalangan Syafiiyyah haram hukumnya membunuh semut 'sulamany', lebah dan 
katak, sedang selain semut 'sulamany' boleh dibunuh dengan cara tidak membakarnya, 
namun bila membakar adalah jalan satu-satunya hukumnya juga boleh. 


Kalangan hanabilah menilai membunuh serangga yang perangainya memang menyakiti 
seperti ular, kalajengking, kumbang besar, kutu dan nyamuk hukumnya suanah meski saat 
dibunuh tidak sedang menyakiti. (Tabyiin alHagaaig 11/66, Badaa-l' as-shonaa-!' 11/196, 
alFawaakih ad-Dawaany 11/455, Hasyiyah aljamal V/273, Nihaayah alMuhtaaj 1!1/343, Kasyf 
alganaa' 11/439, dan al-Igna' 11/235. Wallahu A'lamu bis Showaab. 


CATATAN : 


Reptil (binatang melata) adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan 
memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda (hewan dengan empat 
tungkai) dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Sekarang 
ini mereka menghidupi setiap benua kecuali Antartika, dan saat ini mereka dikelompokkan 
sebagai: 

o Ordo Crocodilia (buaya, garhial, caiman, dan alligator): 23 spesies 

e# Ordo Sphenodontia (tuatara Selandia Baru): 2 spesies 

e Ordo Sguamata (kadal, ular dan amphisbaenia (“worm-lizards")): sekitar 7.900 

spesies 
e Ordo Testudinata (kura-kura, penyu, dan terrapin): sekitar 300 spesies 


Mayoritas reptil adalah ovipar (bertelur) meski beberapa spesies Sguamata bersifat vivipar 
(melahirkan). Reptil vivipar memberi makan janin mereka menggunakan sejenis plasenta 
yang mirip dengan mamalia. 


Ukuran reptil bervariasi, dari yang berukuran hingga 1,6 cm (tokek kecil, Sphaerodactylus 
ariasae) hingga berukuran 6 m dan mencapai berat 1 ton (buaya air asin, Crocodylus 
porosus). Cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari reptil adalah herpetologi. 


Serangga (disebut pula Insecta, dibaca "insekta") adalah kelompok utama dari hewan 
beruas (Arthropoda) yang bertungkai enam (tiga pasang): karena itulah mereka disebut 
pula Hexapoda (dari bahasa Yunani yang berarti "berkaki enam"). 


Kajian mengenai peri kehidupan serangga disebut entomologif1) Serangga termasuk dalam 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4039 ) 


kelas insekta (subfilum Uniramia) yang dibagi lagi menjadi 29 ordo, antara lain Diptera 
(misalnya lalat), Coleoptera (misalnya kumbang), Hymenoptera (misalnya semut, lebah, 
dan tabuhan), dan Lepidoptera (misalnya kupu-kupu dan ngengat). Kelompok Apterigota 
terdiri dari 4 ordo karena semua serangga dewasanya tidak memiliki sayap, dan 25 ordo 
lainnya termasuk dalam kelompok Pterigota karena memiliki sayap. Serangga merupakan 
hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Ukuran serangga relatif kecil 
dan pertama kali sukses berkolonisasi di bumi. 


0293. Anjing menurut al-Auzaa'iy dan Imam Malik 
PERTANYAAN : 
Thayfoer Isa 


Apa di Al-Majmu ada fatwa Imam An Nawawi yang cenderung sama dengan Imam Malik perihal 
babi itu suci ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Memang,, ada pendapat yang sama dengan pendapat Imam Malik yaitu pendapat Imam al- 
Auzaa'i. 


laa SUYI Jane EL YG 0 ena abg JT IS “3 d, SI lebi um Y SINI ML JB 


Berkata Imam Malik dan al-Auzaa'i tidak menjadi najis makanan yang dijilat anjing, bahkan hukum 
memakannya, meminumnya dan memakainya untuk wudhu adalah halal, kewajiban membasuh 
tempat tersebut hanyalah mengikuti perintah (bukan karena najisnya). | alMajmuu' 11/280 |. 


Lab HASIL OS ISP A0L AS ye gnaing dad) ad pb oya Al AI gia AYI ya Vlee Lal SY umi 233 Lt, 
alta OSB ya ya BE SY aoi Wakoet oya jl Lagia Wiji La Lay Jai pajak G 


Sedang mengenai masalah babi itu dihukumi najis karena ia lebih jelek keadaannya ketimbang 
anjing karena disunahkan membunuhnya meski tidak menimbulkan bahaya dan telah di-nash 
tentang haramnya, maka bila anjing najis niscaya babi pun lebih utama untuk menerima hukum 
najis, sedang peranakan yang keluar dari salah satu keduanya juga dihukumi najis karena ia 
tercipta dari hewan najis maka sama hukumnya sama dengan induknya.| al-Majmuu' 11/568 J. 


(AI de pipa CAS one Aoleb Ae Tadi eeisl gg baja LIS j3 end palb JS IG ASIN 


Kalangan Malikiyyah berpendapat setiap binatang yang hidup suci keadaanya walaupun anjing 
ataupun babi.Dan selaras dengan pendapat mereka adalah pendapat kalangan Hanafiyyah yang 
menyatakan sucinya keadaan anjing menurut pendapat yang paling kuat dikalangan mereka ini. 
| Al-Figh “alaa Madzaahib al-Arba'ah 1/13 |. 


Mengenai perbedaan hukum najis dan tidaknya anjing dikalangan madzaahib al-arba'ah silahkan 
kembali pada diskusi sebelumnya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4040 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/?view-zpermalink&id-237045092984973 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Black List 


Innamaa istadalla bi al-giaas,laa bi goulihi ta'alaa WA LAHCMuL. AL-KHINZIRI".. li. annahu laisa 
nasshon...£ al-IANA?. Wa lidzalika goola b'adluhum "Laisa lanaa daliilun waadli'un 'alaa 
najaasatihi. 


Masaji Antoro 


Ya demikian adanya .. Karenanya kalangan Syafi'iyyah menghukumi najisnya babi dari dalil 

giyas. 

FPS AA IP KA Ie ye manng Ad MP ab ya AB II Syair BY ISI ya Ye Tgl SY ud p33M Ul, 
alta OS ab oya BE Yunus Wet uya jl Lagua Wp Le Lala dal aye | 


Ha SU) PSV 3 Ja da yag nj Kl Je slalall pa PLAY OLS Gaal el ST os | 
On al Ae mol Jo WI aaly A8 AYI Yg apl A1 mami NAS Sanakl Ag aral la Lal Lo plala pall Boleh WIL 
sil 
ALMAJMUU 11/568 

0441. Hukum Membakar Hewan 


ABU SL Lal oa j3 
Jab aa 3 Hal 3 

Saga Conkag Gai Yup da dl AHLI, Comog Ai MH : 

283 elgad PPA di R8 jun Kenang SU pede gala ya Alila olael Syd 3 mad VIP SS An3S3 GELI jl SSI Nia 3 AS aah 
PA Ii ak Gg de sleailg Cab Jl PAN Gran Y CP Tole IL GL gal al SL yel oa JS II Sy oya it lb 
TOL GL) oya ola JS £X Le il Ji jadi, 

Jb SL Lis Jai : 

cp (GOL y plan D3 (Kah aah MAh SAR Bond AN giant mao lay AAN Van pal BP sega JS Je Oam yi di 
JI Aa de Jami JS Iled alat JUL GI Les UT: USU : 

KALI AYI agan cedadi Pal ST ie Up Jd JL WE JP odgd Kia pb Uya 0 pay dede 5 Jasul Ja Io yA Locus OS Of: Yjl 
la V3 us: 

oi Ui Ol Ugaa 5m WA Aiselond GIBIG ita 3 lang Ale AL Ie AI Jpn AS" AB Aa Gp AL Sept An KS Olyy Las 
BA SALE US D3 JA can AG La Nya) Anal Ol Tan ja JUS pelang dala AI lo Ga Sd Jai lain Band Sela 
297 GEMA Play He" maan Alta" ai IU (2676 y la alay "IN NY JA ia OI aa YO) JB cas 15 Soda, 


BAG Ob patin Dp 3 pelat AI ae JUS Led AAA Raya Gde aj lay tele le AI Jyuag Ol II 2) gal Ijen alay) Ly 


www.islamuna.info 


HEWAN (| 4041 ) 


oaee a3 (2674 sa yty KLST2Ty JL MEN LV ISL Si Y Ap oj3U ayatia Obb #JLS GlU ey Lab WIL (1536). 
Aa DISS ih WIL Lagi ON IU pb Ul HJL Rara G eley dede Uk II ng Uap IL AA Gan Baya ad alay Lag 
Gl or alyy Klang LA Ajib Oh cal Y)  Loiag OT An paka Vla) Ab Cabe la apa SI jl LAS AS gp HL Ul Ta 
IE Or AI Ten Kal) (bai) Chong HAID dala Jelas yag HAL Aan) oa ogah OLYI Feb Itay (2461) GNI, (28877) Rat 
berlengan, 

SEP OP akg OX. danp Ol ay (Jail J3 Jali 2 Anda Ali Hala (le Jle IS) Jai, Lea OSk NI Url, agan Ol Rong oa 0 
GIEAN De lal Aly gap pia 072 Sad Jeli Ul, J3 Jade VI oo & (32/273). 

KEY R0 ng Lal PAN Jul OS ad cad PAN Jika SUS Ia ya Ae be LL GUSI 4S Lema lor BIS OI Ol : Lab 
CAS ekor Ga Oa lal Satin Unand cela In ale elinil emldi Goal! oya Laka PC Ul 5 Light yi Ai Ja le 43 Ata 
SSI aa ikan Wlor Ay (B2:GASUNY Tante Gal CU Cat A9 y HL la dl) (le pain do DU Upi oya melody Led 
Lgis SUS jl yr Than : 

AB ab oil ja Kali tebadi Bm LB ALAN Sya ai Ji) HJB plang te II ke AI Jay Ob ae gan Baya al ol L 
Iis Iksan bi dl & AN) PL ga Is Ju (5802) ag (3249) Sel (3-3 AS sad 3 ab ML Bb Lia 
Lap oled Old (de dy Of Lagu Yg And La land GOL IP Wp US ya gi OT or ya JI SA Ol BL Hor de Lau 
Se Bob 3 da EL Y9 JI Joel 3 aa Ale ia | Dendy SNI dala (sal Ian (0/15) II pd —a.i " WUS Oluoutak atu 
PES IS pan Un ji dota Ay CULI ph ei Cnad la ai S3 3 ja an ala ag (LAI 196) 5 laa C3» AA lal 
» yel Oye( 71/7027 maslaM 38,2 (15/196y (5) Bakas (01515) SSI 3 (14/1967 hama ad. JSI IN 9 Dot (14/176). 

Jae Ag Pe do dad Jai OS LS CJakg Sbb Sh SA ot ke Jdo Wany AE Vio sda "1 Jl AI an) ebi Ju 

pemiill —.! "slalali (13/169). 

SA JB KI Kn) VI UL lag Yo CA 9 Mada ya BY JUL OLEA lag er adl JI Jae SI," adl JB 
ad AA Sha" Aing Ore JI oa Ups G OI OLI, US Sp jp RAI Jaan | Le Ia 1 eri ul (31463). 


KEY 29 JUL andy Jadi J3 Ot de Tana AA, LSJUI Uh 


KAI DS Ug Bap aa Ng md 0 Ng CBU PIN Jilat mang GS (LI Mybay Jai Ir .£ "dlu Alan) mejadi Ju 
adl ata Ja Oky Jiler Laiay ag SAJA SAI maa Ja Ol Io AL P3 Gedad ya eh UJUL Jadl SP Oky eliaYI les 
KPA OP OIL J3 Le 5 yaah US ulek dg Rab Upin Jam Ob o mally Anak, — lagi sll — Jendly Oya Jadi Ll) Jadi 
Wadi oi Ode mina os Del "BL P3 Jai 0 KE US de ya) SIT Op UI aa JI) Lela (41758). 

AI bag Je) adas AN Obhy Mba AR (SEA Jadi) yan (IS) Aj Ke de (Kan idle Sg SU LAS JG. 
KAN La DJ Jo AN Sa PAD Leg Ipa n pn AAN sy 
SE AN Hk SU BI AN bay la YAN PN PN Uh ega ip UI ut LA di 
HUI RIS (de Ga edle (2/566) Gian Wllay Gg SAYA aa" Tiba CJ aka Aa NI Pe mnyaena NP 
DT eneng, 

MPI At pa aa UU PS PI ga BA Haa Ja ion Aa Ja "ai dal Han GA en) adi gl JU 
—" S3 AS NG ee 3 Vip bal | UU gl Gile, 


» 2009 ngo - -.. 0 Lo0000 A2 dee 2 0... - 0 RN o0 220 2 wo 00 Pa Naa 3 
Dita Ol del, "ENY Giaa dy daa r3 Let Je ISI MUI GL Ge la ja Pt alel SEM Jl dal aan) Genoa JL) 
LD 2202 8 Ja,e dug” 0 2 3 00 dc a Ja” 0 022 20 “0gp oo. L.. Do20 2Io2 Ud Lol 0 3 29 30 30 23 Uu 
J9 Kemmda 0g Kn dil Kendang Pr Y agSA Jadl ppi BI Of Kama CAN, D4 Terlonli Upl 3 Ad ta padi joel All Ka mbl 
gi " “ i ig kasa Te acag A0 um 20 2 cet a Gi 
ASI elit 5." alat Jas Alli, Herloli Rt KI (2/45). 


3 t , 2: Tana , P , " 
23 31 sa SA Ol Pan) Jah H3 IV, ((lgals La por SA lg dala Al ale Gaal ol dlu Jis) " : dls Ai Ang SI Ju 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4042 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SIB Uas DA" DSA oya Lab MU BL IL sil ay le (1297). 
Jay JB TA ya lereng pg Jd B0 Ud HAB Amma 3 Lan glor US 2JU da0 AI ay D yaan oail Ola La MU jr GM riling Ly 
Jl LA Ola Pel am Lis Lanlis Do ye Ueloely DU Lead pd Riitang IU par Gd Claus 1JB ca :JB ella ie Ale Al ala AI 
Baba, (2886) Ssi, (5004) Cak sel3 (BOSO) aa Ol). Lag (Sy LAS (Sy BI Lali Lagg2 ) teluuy dal Al las AI Iya) 
Ain gran P3 Damn yi AL Aas dl 0 Balas al Lan ya yag (10157) s5. 
TA GA gr HP Jl AN 2g ai PD JB png le ud Joe op 00 gan Bara al ly LAB Jp dl Jas Up, 
Sp to Hah JS 0 yiaklli cdalP (S3 s JL Kami AA Ja Ka SIR has of 6 5 AS JI li pati Lyra -JL 
AN apa LIG ealla of Isa X3 IU AE dor) ag hak JG. dal Dah yaah dal S3 HIU co dpr) 3 isalo 
Lio Say Ba ab ah AA aa AN Jd AB IG NE slalu Gay JW doyan -JU an ya ki gb ya 
alan ola) « Lala Ci juny (4509). 
dn Ab oa lee Of (BOLT) C0 Lai Cdi Sby Oia II SS jer OP CL gas BLH jlger dl Any Ala! Jam C3 Ji 
OS ad IU ARP ANAYI 3 Nata LAU Jt Us Op 1 A0 X0 ad Cena Gulat Gal JS olga otg) JIy JUL Iyan uji G- 
hang dala BI duo AI Sgny Ily tadi Jang 30 A1 Colikag Vapakai Vp JG plang Aale AI lo AI yg Ol CAS | Ul SP JUS ls 
KP! (2556) AA Korban IM ee al JBL Us dls K0 Aap Jis ep (1044) . 
Gang at an go, Sea SAS yr Ul 09 KEL Alb JL dog! HA ey) al IS) #erlomanl Ig" Ilas Al Aa) ai al JL 
Y masl ot, ageng Al GS de Uning mal pad many dala AI Ca al lou jeli BN SE US it Song MA PI Yam 
AI oke AI Iyo Sl seb Uk ut (piala AB La GA AI ga try VI AN oa Raha AI gam PHI Ika Ol 2S 
Pem la AP IA Ob Las AI nh MSI aan 
OS galian Il Sa AS Haag WS OS gl yan Killar UP abg alas Upalg yag SUS 0 S3 #0 3 Halal Hikoelg "1 pm op SSL JL 
Sa SAN adly CLIL gala lia GL jl gor yA AJ lia 3 BV, (01257) SI 3 — "abg ASI op M3 de ojlerly cLolas 
Jl 3 diy Le Gde pain nail lala Blel jay Ca lan ya Al Liong Ula h2 uya Gel Apa LAN Ja HI alan dad! LI lela Jab 
Hala dal) Ily RSU SAI yaa ae SI 3 YI de lagi. 
Lp adas adapy (Apn) "yna mela ola tai ami ea YA Gek Ea La IG HI 5" IL gia Las as, 
ALI La yag ll yo ya Ea Sya UI alih Dr lay Sl Un all (3 Oreo pan "AP ping) edit aa Una Kana Uya pl. 


cara Apung AT ay AAS Lai Gde mel AI eka Unlali Ky di kabil, 


Sumber : http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?p-3540 


0452. HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DENGAN RAKET 
SETRUM 


PERTANYAAN : 
Fig Khachu Jumfunk 


Assalamu alaikum.. Para asatid wa asatidah saya mao ikut bertanya. Pernah denger di pengajian 
dulu bahwa tidak boleh membakar hewan hidup2, namu hadistnya lupaz tidak ingat. Nah skrg ada 
alat raket nyamuk yang bisa di cas,apakah membunuh nyamuk dngan raket strum sama dngan 
membakar,dan bagai mana hukumnya.wassalamu alaikum warohmatullahi 
wabarokaaatuh!Jawaban : 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4043 ) 


JAWABAN : 
Gofarona Subhan 


Hukumnya aantara makruh dan haram,ini copas dari ebook Bahtsul Masail, ma'af panjang. 
Bagaimana Hukum Raket Elekrik Pengusir Nyamuk ? 


Deskripsi : Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, 
telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa 
ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. 
Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang 
menuntut kita untuk memeja bahtsukan. 


Pertanyaan : Bagaimana tinjauan figh tentang fungsi dasar raket elektrik di atas ? Dalam konsep 
pencegahan dan pemusnahan hewan tertentu ( seperti nyamuk .red), adakah barometer dan 
batasannya ? 


Jawaban : Makruh karena menyetrum adalah termasuk penyiksaan 


Catatan : Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa maka hukum 
menggunakan raket elektrik adalah boleh, dan kalau baterainya lemah (tidak langsung 
membunuh) maka haram. (maraji") 


Ada , yaitu konsep dari hadits Nabi "fa ahsinuu al-gotlah" , dengan tidak adanya ta dzib 
(penyiksaan) . (maraji") 


Maraji' Jawaban 1 : 


AI Syur) 93 Lagiliio Olis 1JB yag oya Ola ye Ji Ily Alai gim pil Bebi JS de Ulun YI 5 AI Ul) Ju 


LAN ya La lia 9 M3 Bgm 3 Leles Jadi, BB ea 3 IS See ak | gim ny ade Al le dy 
Ae ay la! Mel Kaler 


(1160 2g | kid! Leah 
SL 


SI JI Slash ya GL-YI Of elekil ja Ole ya Siji! Ilantal Ul Gt pakan ad GL YI 1 3 Sa 
Bb ae BLM — 2: (akal LS BII) LN SI Ea ata yag, MU ad Lai jl, ASIA 
BY seb BA tebdl Gan ag 1 Ueaal —. BLLYI ya PE yA pel3YI ya —I: WAT 35 Adlnol 
BY 28 pad, Lake LAI BoUN Sh Silet pewadil Oleo AT yag Al. 


(298 » ANE Hi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(doa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bg alah Ga bu JS dia Gatang Ui Lim dp3y WS pe ppi 3 JS 3 loe jf Lolas ci (aa Il, Ja) 
oyny Jaely Bag) Les naly LN Ugly Sololl Jaa pleoe| Alsill Olly disi Ola Ga Y dayerg gl el jer Sl as 
VP AI Gg Hb aa SY JUL OLEH Flag Eh adly Gay Jail JB 0 SI, SIG Kel 020 NI Ja 
br JI ka Letak 3 OY JUL DUS Bp 3 ye RSI Jana PA Ika Goa Goaly da JB TO Koh VI JUL ola 
Dri ya Jia diy Oil lor SA, mami (eh yaaiIU JUS aa Lela 5 Com YI Jml 3 Un Bs j Ly Kilang 
Ga al jiler BSI 3 oehekal R39 Glee Lag Doebdp of Ja asi Ola ed UJ Jt ae ag SI 
(1202| d3 

alta DAA HA AI pemda IU alabl 3 deal ola STS Sy 

ad 3 YY Oyah SL JB Lag JI G Udi Sada YAA JEY JII OP Us elo dah,» 

(259 op Po pad 

at goyah egg (Sally Jo Jadi Ie al Jr Sy Ala 2 mall MAA, Apel Akad Ig oa al J3 3 Ah 
PE LAI ama BA eng PE IG INI SP ali Ie A3 pad AI GO SAI Jas Lanka! 
Je SBN yani Jera SI Of pp ala Spa BY BILLY aka d3 Hak Ja japad JL sanak mina Jadi Lol anti Jalu 
er BL NP adan dy Old ya SAI AS SL did ee Goa tea 0 Sya ye 3 Soya Jay odS .—l Lal, 
—. 


(10002 -2g | SSH stan) 


WB NA Of Seat GI" UI Lada ank Il Into 006 ANU OLS Ely JL (Ol gl BL) Lean (3) 

9 yaaa opal JB. "US LA fun OM AL VI US dag YUI Ol) WIL Uney di AI Ja, el J MUKA Hu 
AI Jyry JW. GA UI ada Gp ya Jis Lala J (om IP YP) Ulas pl yad  YI OIL on OT aa Y al 

bs LS Jl Inap pb JI YUL OS el ya SNLYI de ALS oa gay 1 pel db ur (as Un) Wal 
— ASI Lo USIA adal JUL Kadade —JB of dl- JG. 


Maraji' Jawaban 2 : 
(259 Lega) JL 
Oi Ng Pad al Ho eadly Jadi! Al Kodila yel ding . 
(Td) BB bei 
A31 Sai (Ol pede Kendal CET Alah) adl yelaa ea (D)- 


(130 2-2 g TAN slh 


www.islamuna.info 


HEWAN | 405 | 


dya YA 3 Aya dirlueh O peka) BLa JI deni Le RammalU (Lo Ol yebil SLEP) Les) J lo TJ Ah Usb LAI ya Gal 
2 ol Jaa Di AI Jgn OLI Jd oya AI ad $ lam Jah ya? Iii gl) Lada Ai ya ja Rorlona Jl Io Lgm Olla ya 8) 
J Soy Lo P TI AA ah JA ya ya J JB pamny LS AI Ipa IDE ga Lyn JA Ana Y Al ea 
ASI aa LP Ol gd SEN la j 3 any SI jika Ny APN Nan 3 Ian Raladl Rn GS) Aeelo Sa Ran adl Ai 
dm degekai OT IM Lain cal, Pn AS 3 LA Y Apk ega denda II Sofa dl SEM Ea ayo ya, JB. 


(259 op Pos pdl La 


& UI meli yan BS dong Ci O JS SI Skacali Ie 3 p pes SM e) Ou SI Ja li Glesludl 
JP ST yaah Jera MSI OT ph ab Sh SY BLAYI aka AB Dak Ja japmad IU sad prod! Jadi Lal dadar Jay 
Hor AL ab NY daa dy LA ja AAN AS ISL did pm Goa Ae 0 Sya ae 3 Soya! Jay odS .—l Lali, 
—. 
Sumber : http://www.ppalanwar.com/ 
0477. HUKUM TELUR BERDARAH 
PERTANYAAN : 
Siti Rahma 
Bagaimana hukum telur ayam yang berdarah kalau dibuat jamu ? 
JAWABAN : 
Abdullah Afif 


Asal telurnya belum rusak (Jawa : wukan / endog goblog) maka hukumnya tidak apa-apa. Lihat 
Fat-hul Mu'in / Hamisy I'anah 1/83 


Ii 4 Lau (23 
WA DAMA BAIDLATIN LAM TAFSUD. lan getih endog kang durung rusak. Wallaahu A'lam 


“JIKA TELUR SUDAH RUSAK (sekira jika dierami tidak mungkin bisa menetas/sudah busuk) 
MAKA HARAM 


1515. HUKUM TELUR BER-EMBRIO 


PERTANYAAN : 
IstiAnah Muslich 


Mohon pencerahan ada ikhwan yang nanya dewasa ini banyak sekali orang makan telor yang 
sudah ber embrio. Apa hukumnya makan telor tersebut ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4046 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ghufron Bkl 
Kalau blum sempurna jadi hewan halal. | fath aljawaad hlm 71 -72 |. 
? Hcagiir Fagiir Nyengiir 


Kg Gufron, saya coba terjemahkan yang dari Fathul Jawad : "Jika pecah telur burung yang boleh 
di makan, dan di dalam nya di temukan piyik yang belum sempurna bentuk jadinya, seumpama ia 
berupa potongan dging seperti mudlghoh(gumpalan dging bakal janin), atw ia sudah sempurna 
bnetuk jadinya, namun telur tersebut pecah dan ia keluar sebelum di tiupkn ruh, maka boleh 
memakannya". Adapun jika telur tersebut berasal dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka 
tidak halal bagimu memakan piyik yang berada di dalam nya. | Fathul Jawad hal 72 |. 


2 Abdullah Afif 


Konsumsi Anak Ayam dalam Hasil Bahts Masail FMPP 2005 di PP. Al Falah Jatilawang 
Banyumas 


Deskripsi Masalah : Kalau dulu orang menganggap, makanan seperti bayi tikus (cindel) sebagai 


makanan alternatif yang mengandung protein tinggi, lain kalau sekarang, ayam setengah hidup 
yang masih di dalam telur menjadi komoditi eksport yang paling laris dalam mensuplai kebutuhan 
makanan bergizi tinggi. Usaha ini diawali dengan pembelian telur ayam baru yang kemudian 
dikumpulkan dalam media penetasan telur. Namun bukan untuk diambil anak ayamnya, akan 
tetapi setelah telur-telur tersebut memasuki tahap hampir menetas (sudah ada anak ayam di 
dalamnya), telur-telur tersebut tidak didiamkan, akan tetapi diambil untuk dimasukkan kedalam 
oven untuk dikeraskan (dimatangkan). Dari hasil pengerasan inilah yag kemudian dijual sebagai 
produk makanan bergizi. Pertanyaan: 


a. Halalkah produk / komoditi bergizi seperti ini ? 
b. Serta bagaimana hokum transaksi jual belinya, sah atau tidak ? | PP. LIRBOYO INDUK 
KEDIRI |. 


Jawaban: 


a. Harom kecuali kalau anak ayam yang berada dalam telur tersebut belum bernyawa, dimana hal 
ini bisa diketahui dari pernyataan orang yang ahli dalam hal ini (ahli khubroh). Refrerensi : 


1. Nihayatuz Zain Juz 1 Hal 39 
2. Fathil Jawad Hal 71 - 72 

1.39 plg jl uk 
OLS pyar Le JS Sal cpb waitily Un inap Ugal Jaltoel LSI Rong! Adi f BL ISL ya jg Um pd JST 3yRy 
Solo y atif So AabiS Uas FA opal Lele UlsalI Illajly OlXX 3 Lenny al Roro yaa Kama Jl Km IL MIS 
PEP pr 3 denga ISU Ol ya Tai Ca ly mia | Le Lain Wi GA aga aa memal de LSI JS ip 
Al Raso BIS pa dilema Fb Ama OS ISI LA SN ASI lor Ad HI Tai Jd ST dilos JaS al dila Ja 
ye yomiik! el Anti! cakap JS Jas Jas Ol yen Led yr dong JS oya Kidal ES ISP ly na OS 
Uni Lenols Oya Jaiis la ab 
2.721 PN 
lili pil dani AI Aula Gleral emban | Eee US pp laila Ui pP OS) Lang JI NS Lan Asandl cakil JI) 
Ang Lag 5 yemad kalor OLS ISI pete oya Keakkiki pEg pad Lal Cold mb Bp JBS Sab Jl Jyia WUS elang HUI 
Yg Law dada Y ISI a33 DAY 2 OY ASI Jb mao YU cat jl Wis Lenola Jalal Ob da JI) LA ebas 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4047 ) 


JA Aorlona aon Kang Jl Kanaan IKAN ii) SEAL OS ra Ola le SINI JELAS SG BPN, KA 
SEA JL Kn gag il abi SUS Keaa Clan HA Upin pomal Lake OlsUlI Ilaji jl JS lensa 
Hey Lag? oya Lele Tb (SSI, Upin oya Lan yo ISL Lis dlladil J3 Upin Wp SAI oya ang 3 jie Kal SI aa mouall 
AI Anbat lo US die JASA TA Led Jero doryg JS PUS datang SS y JAN Itu MU Lis Jlladil Ag Lali 
G Mbp IG LS pelita pb AUDY SI jl Aa IBI bi Ja TP) Head! A0 La PA diilos JaS jl Aan 
DAU ya Jertana MY Kasal! oa Bole Ig EA Ja le BS IL JA Ula BAL UI ya JS Ol go ya Ca Alan 
oa ar BL JIN JA ISU ab Ata CAS ISI LA adl J3 dedy Gak 3 Autann AU Anal) II Sl 
MN ISU H Ole MY I 
b. Kalau setelah Nafhir Ruh, maka tidak boleh. bila sebelum Nafhir Ruh, maka boleh. Refrerensi 
1. Majmu' Juz 2 Hal 531 dan Juz 9 Hal 217 
2. Fathil Mu'in Juz 3 Hal 8 
1. 8:3 alas 
DG Jha yel OS dare JB UII Sore at an DG Ale JLN Cell Ula UE al OLS Lita dala oyina G bi, 
KR maag Ji ye Lao P0 GSEY Gaemita Vy Ho jl Joy Ur go SAT Ol Risa Mory AAS ab maa 
2. 531 12 15 & pall 
2g gama dil Uap Lor peda Alagh! Gta ja aral Aa ppi Fandy Kanlli Ie Rabi bl Ka ma YA 
Bileb Sp) Laga Boleb de Tolasel Lau R01 (aid Ti Andal Cole Al gorl betah jg Uoleb 3 SLS Aerjll le 
EV bl gb Illaah 3yt dil Ula P3 al 3 ON memually Lao Upi Jewnsaki Antono! 3 LA j3 Ol Lb 
Ker ja en Mil Al Aang Ai ny skala yaah IU dey GS Uelandy Salak IS) 2d JS 3 Ullantaly W 
3. 217 29 10 pa 
Ore pil Maia jadi eyati # USG Igjilenily JB Lil dg jail padi RAI am KA le sll AL IN al Ju 
JAN Unila gp way galy Riaion galg Clay PUISI (pend Grande dab a23 lbmaly niy ALA any SIM, 
SU deg AYI DL G dila Gang BoAlb Ali pas Ol IL dong ly Ai ya Ag SS Ag din Inf olga at Jail mas Ui 
Iitg dah JS Yg dna j3 Yg Uillas tank Cm, TAU talas OLS SS IS Il lah dad JS Jd! Of SLS A07 HaabYI 
Cu duel onyalb JU 


Sumber : http://www.solusinahdliyin.net/fmpp/umum/216-konsumsi-anak-ayam.html 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/413723331983814/ 
1177. TELUR BUAYA,TELUR ULAR DAN TELUR ELANG 


PERTANYAAN : 
Swara Angin Angin 


Assalamua-laikum tangled nyai kayi" halal nopo haram hukume telor baya, telor ular, telor elang, 
telor penyu ? thank's 


JAWABAN : 
Abdullah Afif 


Ta'bir Raudhah dan Tuhfah adalah untuk JALLAALAH (hewan halal yang memakan kotoran 
manusia dan barang-barang najis) dengan catatan dagingnya berubah dari rasanya atau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4045 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


warnanya atau baunya. Dan yang haram bukan dagingnya saja termasuk anggota badan lainnya 
dan yang keluar darinya seperti susunya, telurnya, dll. Saya kutipkan Tuhfah: 

JI SI Gde PASI yag Ogpelia an onkately Gengdl SI US ad, dag jl tnab CE (Ur S3 jab Tila 
Is Gil (SE Tata USA oya Ios Ag Boke JST GI 9 OLES! a33 BIS Real Cal Ae ati USA UST hy 
CP) Ai Ah TELP Wae Ii analIL Onkaakd . —A 13 dy jadl delta Adly JG Salma! gai 2 ASI INEE ayal 

) benang Late Upin My Lag Lil ALS ASI 
WA IDZAA ZHAHARA TAGHAYYURU LAHMI JALLAALATIN AIY THA'MUHUU AU LAUINUHUU 


AU RAIHUHUU ........ HARUMA AKLUHUU KASAA'IRI AJZAA'IHAA WA MAA TAWAALLADA 
MINHAA KALABANIHAA WA BAIDHIHAA. | Sumber:http://www.islamweb.net/newlibrary/ 


display book.php?flag-1&bk no-2081D-10369 | 
Adapun ta'bir kehalalan telur buaya dsb adalah sebagaimana yang ada dibawah sendiri, yaitu 
'anah 1 : 87 

2gp pekag da Rini 3 JE (AT JL S9) € m3 IoT JL ISU ab Yan NS 


WA KADZAA BAIDHU GHAIRI MAKUULIN WA YAHIKLLU AKLUHUU 'ALAL 
ASHAHHIMAULIHUU WA YAHILLU AKLUHUU GAALA FITTUHFATI MAA LAM YU'LAM 
DHARARUHUU 


begitu juga dihukumi suci telur hewan yang tidak boleh dimakan, dan halal memakannya menurut 
gaul ashahucapan mushannif dan halal memakannya, berkata Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah 
selagi tidak diketahui bahayanya. Wallaahu A'lam 


Dewan Masjid Assalaam 


Sebagai tambahan bisa dari Nihayatuzzain, untuk menegaskan halalnya telur buaya dan elang 
namun menyatakan haramnya telur ular : 


bae Ol oa dy JS jab LS Nata Lag Ra ya NASI CL yeh Sel pelaar Y LL jai Utah II 22UIL 
MI — VI Lay Slime 3 ellewadly Ra gedly Sally OLI, BhabS J,S 

Faidah : ketika telur telah rusak, hingga tidak bisa berkembang hidup, maka hukumnya najis, 
demikian pula telur hewan yang telah mati (telur bangkai). Dan selain daripada itu hukumnya suci 


dan bisa dimakan meskipun dari hewan yang tidak bisa dimakan seperti rajawali, gagak, elang, 
burung hantu, buaya, kura-kura dan semisalnya kecuali telur dari golongan ular. 


Sunde Pati 
Semua telur hukumnya halal dimakan selama tidak membahayakan tubuh 
ky PIA Sob Alb Ol yo ya ET JL ab giaa Jia pal yah Sela NS, Sy le Slam (YAA NS Op) 
CAA aja) ASI ab gag Bag Hai OP Tiga oya SE NAS JS ab oya j3 AL Ol yen ya SU Ul) 
Akmal 3 JB (AS Jay j3 YUL ollas Iloetal ISI Ojaml ADA) Jae) onkag Lag CAS Gong Kebaaidi ab Ia jas S3 
0) yo bu 4 Le 


Lianatut tholibin juz 1 halaman 87 |. 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4049 ) 


1688. HUKUM TELUR HEWAN NAJISKAH ? 


PERTANYAAN : 
Fahmi Khagg 


Assalamualaikum, maaf dimohon jawabannya karena saya bingung telor najis tidak sih ? apa 
kalau mau dimasak harus dicuci dulu? terima kasih. 


JAWABAN : 
2 dalg 99. 
Telur suci tidak najis.. Lihat Al majmu' Imam Nawawi.. 
BL ad! dat Ulory dad 0gb yag UNY aU Pl ISU ya KA (£ PD) 


(Cabang) Telur dari binatang yang dimakan dagingnya adalah suci secara ijmak. Adapun telur 
yang keluar dari binatang yang tidak dimakan dagingnya ada dua pendapat sebagaimana khilaf 
dalam maninya, yang paling shahih adalah suci. 


Dalam Fatwa As syamil...juga dikatakan : 
OS Ol Lg JB orak! PL Alat JI FULY AU SA ya mL Ol Jala elo ye Will Gea 3 
AW ay pg LP RTA BI Ni WS Y DU Rally 0 AS Jand CL IS SUS Yani 
Menurut Fatwa pengarang kitab Asy Syamil bahwa seorang anak jika keluar dari lubang maka ia 
suci tidak wajib dibasuh menurut ijmak kaum muslimin. Ia mengatakan: Telur juga wajib dikiaskan 
dengannya maka ia tidak wajib dibasuh dlahirnya. Najisnya telur adalah secara batin sehingga 


tidak bisa dijadikan sebagai hokum. Untuk itulah susu yang keluar di antara tahi dan darah 
merupakan hal yang suci dan halal. 


2 Abdullah Afif 
“ Dalam kitab Fat-hul Mu'in (Hamisy I'anah 1/86) 
S9 Padl9 eta S3 Jab LN, 
WALAA YAJIBU GHASLU DZAKARIL MUJAAMI'I WAL BAIDHI WAL WALADI. ( dan tidak wajib 
mencuci.....telur......... ) 
“ Dalam Hasyiyah Fat-hul Jawaad halaman 61 dijelaskan: 
Sam og, Latah andi Je, dg 
ta'bir di atasnya sbb : 
isap yA da Lena Das as ly Laci 
@AULUHUU WA GHAASILUL BAIDHI, Al MAA RA'AUHUU HUDAN, Al MAA RA'AU FIIHI 
FADHLAN WAWARAY'AN BAL HUWA BID'ATUN 


Kesimpulan : Mencuci telur tidak wajib dan tidak ada petunjuk (dari Ulama), kecuali memang jelas- 
jelas telur tersebut terkena kotoran ayamnya. 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Telur suci, yang mutanajis cangkang telurnya ketika keluarnya dalam keadaan basah yang 
menajiskan. Tidak wajib mencuci telur (cangkang telur) ketika keluarnya telur tersebut tidak basah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4050 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang menajiskan, tapi jika dalam keadaan basah maka wajib mencucinya. | al bajuri 1/101 |. 
2 Abdullah Afif 
Maksudnya keluarnya telur disertai ada sesuatu yang basah yang najis. Berikut ta'birnya : 
ha Ae glo) Logan SA Ol AA ya rp Pl MN Ae Jab NY 


WA LAA YAJIBU GHASLUL BAIDHATI WAL WALADI IDZAA KHARAJAA MINAL FARJI IN LAM 
YAKUN MA'AHUMAA RUTHUUBATUN NAJISATUN. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/330029700353178/ 
0478. BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT 
PERTANYAAN : 

Alifuddin El Islamy 


Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. . Dirumah saya banyak semut, hukum membunuh 
semut diperbolehkan tidak. .ya. .? Makasih. ... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Jika masuk rumah dan memang mengganggu 
maka boleh dibunuh, tapi tidak dengan cara dibakar. Adapun mengenai Sabda Nabi : 


Soto. 0.0 Lo. 3 o- 0 N N Papa 
Andi AL p MAAN, spa JS 5 pen Ale AI ko Iyan 


“Rasulullah -Shallallahu “alaihi wasallam- melarang membunuh shurod, kodok, semut, dan hud- 
hud. (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shohih). 


Yang dimaksud semut dalam Hadist Diatas adalah semut besar dan panjang yang sejinis dengan 
yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman, dan itupun jika semut-semut tidak mengganggu, 
apabila mengganggu maka boleh dibunuh, berikut keterangan dalam kitab Bughyah : 


JSI Ie ai Jr Sg Ag "3 diy Amd Al Aksi 2 Aga ea ai Ia ye Kat ago desy AS alan) 
SAI Aa BA eng Ag PI II HPN SI clark! Ie A3 p pad AG OI II Jaye! Gladi 1 
Sya Jera SI OT ap ab aga SY ELLY aka AB Dah Ja japmad IU kl pinad! Jali Lal cant Jap ya UE 

VI daa da LAS oa (SRG AS IN eh aman Gaal tea 0 Spm yan Sayan! Jliy 205 —al Al jlor ST, 

DI jbr Sl bh 


0501. MEMBUNUH CICAK 


PERTANYAAN : 
Salam Juventini 


Assalamu'alaikum wr.wb. saya mau tanya, benarkah bila kita membunuh cicak tnpa menyiksanya 
gta mendapatkan 1 amal kbaikn, Adkh hadistnya. Mhon pnjelasan poro kyai,ustad n admin yang 
sya hormati. 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4051 | 


JAWABAN : 
Ani Fah 


Wa'alaikum salam, , ,Saya punya haditsnya tetapi lupa riwayatnya siapa , , , "Ugtuluu Alwazagho 
Walaw kaana fii jawfil ka'bah". Artinya:Rasulululloh SAW bersabda: "Bunuhlah cicak walaupun 
ditengah2 ka'bah" 


Didin Banjarmasin 
AE MS AB BN HAN UU an MS Alb ra Ji 1653 JB sja lg Ale AN Jo AI Iya JG 
ak | er) oya ES is, Tera 4 za kar: SP Si Oya Rin 
Bab anjuran membunuh Cicak, SHohih Imam Muslim. 
Bangtoyyib tidak Maupulang 


Afwan sebelumnya cuman mau nambahin dikit, mohon di koreksi. "Barangsiapa membunuh 
waza'(cicak) dengan sekali pukulan, Allah akan mencatatnya 100 kebaikan. Dan dengan duakali 
pukulan, kurang dari itu(100) -50 kbaikan. Dan dengan tigakali pukulan, kurang dari itu(50) -25 
kebaikan. (HR: muslim). 


Kenapa membunuh cicak itu di anjurkan? Glila : karena cicak adalah hewan yang ikut meniup api 
kepada Nabi Ibrahim ketika di bakar oleh raja namrud. Wa Allahu 'alamu. 


Arwandi Arwan 


Ini terkait dengan cerita Nabi ibrahim As.yang dibakar Namrudz kmdian dtg binatang wazagh yang 
ikut menghembus kearah Api yang membakar Nabi Ibrahim As.oleh karenaa itu,binatang ini 
menjadi Tuli. 


Atas kisah inilah Nabi SAW menganjurkan untuk membunuhnya. "Kana Yanfukhu 'Ala Ibrohima" 
Adalah binatang wazagh Meniupkan Api yang membakar atas Nabi Ibrahim As. 
(Hr.Bukhari.3359.Muslim.2 237.| 


Wa OGola Saw,,"Man Motala wazaghatan fi Awwali dharbatin kutibat Lahu Miatu hasanatin,wa fi Ats 
tsaniyati duwna dzalikwa fi Ats-tsalitsati Duwna Dzalik".(Hr.Muslim-2240.Abu dawud- 
5263.Attirmidzi-1482 .Ahmad-2/355.| 


Sumber : Syarah Lamiyah Ibnul Wardi,hal 127. Darul Minhaj. jeddah, 2008 M. 
2126. HUKUM MEMBERI MAKAN CICAK 


PERTANYAAN : 

Abdurrahman As-syafi'i 

Assalamu alaikum, Pertanyaan salinan.. ' bolehkan kita memberi makan cicak ? ' 
JAWABAN : 

2 Fikry 


e# Syekh Ad-Dawudi, beliaumenyatakan bahwa anjuran untuk berbelas kasihan kepada 
hewan itu berlaku untuk semua binatang,pendapat serupa juga dikemukakan oleh 
Syekh Al-Muhlib, menurut beliau anjuran tersebut berlaku untuk semua hewan, baik 
yang tidak diperintahkan untuk dibunuh atau tidak. 


e Syekh Abul Abbas Al-Anshori menerangkan bahwa perintah untuk membunuh hewan- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4052 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hewan tertentu tidak bisa menafikan anjuran untuk berbuat baik pada hewan tersebut. 


e Secara lebih detail Syekh Ibnu At-Tin menjelaskan, meskipun kita diperintahkan untuk 
membunuh hewan-hewan yang berbahaya, itu tidak berarti kita boleh membiarkannya 
kelaparan atau kehausan, bisa saja kita memberi makanan dan minuman kepada 
hewan tersebut, lalu setelah itu kita bunuh, sebab secara umum anjuran untuk berlaku 
baik pada hewan yang akan disembelih itu juga berlaku untuk hewan yang akan kita 
bunuh, dan agama melarang kita untuk menyiksa hewan (dengan cara membiarkannya 
kelaparan atau kehausan). 


Kesimpulannya : Memberi makan kepada hewan peliharaan maupun hewan liar 
mendapatkan pahala, sedangkan memberi makan atau minum hewan yang mebahayakan, 
terdapat perbedaan pendapat di antara ulama' sebagian menyatakan melarangnya dan 
sebagian yang lain tetap menganjurkannya. Wallohu a'lam. 


Ibaroh dari kitab Fathul Bari, Juz : 5 Hal : 42 


BJ Wo gag Wari do SO Sd mp la) gag la ig naga Una gl, SEL Lag 20 Ialet MSI Usaata Sl Ss as bala gelak Nana 
Asa Lay a30 USD alat ja do SJ Sad ada ya mana Ulelia adl Y 


2) AA Yu Welagy HEM SUtija) Yg long lajalo ap SAI Us x3 leo sen gadai ya All gl lan ya 383 
Aa aya) AM Ayana Wi gho saiA satin YA VarlA gen, Dela) pay 


Wawa Ia GT 0 Ui Y asia la lp al naga saia dat Ip AJ Val Layak aley danang USM gigatl 2107 USIA 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/5062242927337171 


0506. Hukum Sperma Pejantan Hewan Ternak 


PERTANYAAN : 
Mbah Kakvng 


Assalamu'alaikum... poro yai., saya mau tanya tapi agak konyol, boleh ya.. makasi.. hehehe... 
begini., kita punya ayam 2 ekor betina semua., apabila ayam itu bertelur dan berkembang biak 
apakah ada hak tetangga disana..?? karena pejantannya kan ayam tetangga...monggo... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Menurut gaul ashoh(lebih sohih) tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan mani pejantan 
(untuk mengawini hewan betina), bahkan menyewanya (pejantan)juntuk mengawini juga tidak 
boleh. Tetapi ada pendapat yang memperbolehkan menyewakan pejantan dan boleh mengambil 
ongkosnya. Maroji : 
Ore! OgKany Ca Gaia Kemang PL Ga Raly ya SIPAI ly) (JP Kemang 0 plang ale Dl ko Al Jyag 
HI ad Ska dab Gak OI ey (Ale Bl ling, aj Ily) SU dy ba Gale yag) slah 
Oo) Penal (B NAS, Alah pad) dely US Jah Si BL ud dal ya Jail ema Jar AI 
alat Al io 3 dana (AS) gekia Yg pakar Yg pai, ya Joni ola Of dah Ggala Pa ya IS HPIL Nas (HPN 
Le eam Ol jaby, Jas mail jemttaYS DL piala jlemttaal jl por ma Jaliay , SULAN Ale y yllia pb oil 
Rp2 Anil SEN, Asta Ud Jondll Cxlo YI. 


(218 225 yeee JA 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4053 


Rickss Erikss 


Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 
sperma pejantan." (HR. Bukhari, no. 2284) 


Yang dimaksud dengan "melarang sperma pejantan" dalam hadits di atas mencakup dua 
pengertian: 


1. Jual beli sperma pejantan. 
2. Uang sewa karena mengawini betina. 


Ibnu Hajar mengatakan, "Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan 
pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa 
diserahterimakan.". (Fathul Bari, jilid 6, hlm. 60, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 
1431 H) 


Ibnul Gayyim mengatakan, "Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan 
status 'jual beli sperma' ataupun 'sewa pejantan'. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil 
hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk 
menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini 
adalah pilihan satu- satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal 
mubah yang dia perlukan." (Zadul Ma'ad, juz 5, hlm. 704, Muassasah Ar- Risalah, cetakan 
keempat, 1425 H) 


Dari Abu Amir Al-Hauzani dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah datang ke rumah Abu Amir 
lalu mengatakan, “Pinjami aku kuda pejantanmu untuk mengawini kuda betani milikku, karena 
sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang 
meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu 
berketurunan, maka pemilik kuda jantan tersebut akan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda 
yang dijadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik 
kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan 
tunggangan di jalan Allah.” (HR. Ibnu Hibban, no. 4765) 


Bagaimana jika pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan? Apakah pemilik 
pejantan boleh menerima hadiah tersebut? Jawabannya perlu rincian: 


1. Jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah 
dipinjami hewan pejantan dan itu adalah upah namun tidak tertulis maka tidak boleh bagi 
pemilik hewan pejantan untuk menerimanya. 


2. Jika kondisi hadiah tersebut tidak sebagaimana di atas maka boleh diterima. 


Para ulama bermazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan, “Jika pemilik hewan pejantan diberi 
hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka (uang tersebut) boleh diterima.” (Lihat: Zadul Ma'ad, juz 
5, hlm. 706) 


Abdullah Afif 
JA Kat Cb 
BAABU 'ASBIL FAHLI bab sperma pejantan 
2164 GI AJE Legi BI AS Url BU PSI gt APP pama gt Jepara WII ke Lado dlana Wako 
JA Ket 0 play te SI ae 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4054 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


'AN IBNI 'UMAR RADHIYALLAAHU 'ANHUMAA @AALA NAHAA ANNABIYYU SHALLALLAAHU 
"ALAIHI WASALLAM 'AN 'ASBIL FAHLI. 


Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 
sperma pejantan 


Sumber : Shahih Bukhhari http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-4159&idto-4160&bk no-52&ID-1441 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat. hul Bari menjelaskan: 

Awalan (de 2 gia Yy plan Yg pakta HP MN £ el Tole) dan pai JS deg 
WA 'ALAA KULLI TA@DIIRIN FABAI'UHUU WA IJAARATUHUU HARAAMUN LI ANNAHUU 
GHAIRU MUTAGAWWAMIN WA LAA MA'LUUMIN WA LAA MA@DUURIN 'ALAA TASLIIMIHII. 


Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram 
karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan. 
Ta'bir Fat-hul Bari selengkapnya : 


Bon ya Ope 3g Urilagh! Craadl Oh Cena Fair Kwan LAI ASI 3 AS oil Era dah dl (Jail emng LL) JI 

€ Ega ya Sell Cg A33 6 MS pb jl Lai al Das POS La Olga JS ya SAI: Jodi € Liat Kemal AI Jung 

CI ee Bira ai 

hana di ale tega JSI aga» Hetal Sape AI day Celah Bah: Jaye Jordi olah ya Jai ad Halal : 

Lag Y BaleYI Ie JB dpay «Rita gag BII OY $ BeYI Je JH pas Gara ya JS Ie Ah 

Aa GPS Lens Jen Kemal 21 AYI "ale Ig 4 Jalil lo Pd Oa SUN AS AI Hal hal Ja ol ye pa 

dg ja Na 

Br YI JA US, Rani dry Bg 4 Aaalan (ls oya Yg plan Yg pain pb MY el Tabel) dan pai JS deg 

by AS MY Bp BL da al JA Kamby SAN Lela IL ye Telo Letnan Got) Grand Ja yag € Raglan Bala 

JI Tamil Pleret YI j4 LAS Ula YG Raglan Sala 0 pelat ISI « 

ABU gaun UE CL SU EA AI Pt AI NE damai 3 jarle deloy Jari ola lur dai OY Gb ola) 

yA oa « 

Mery Ot al Wayan oya Selailiy jbr Sob pda pain ya Aoa prall (Ikat UC aji yr 3 So YG MU Angle Lay 

S yaa K3 Jai BAB UCI Seyay Ui lab cola Joni! Kemat o — pebany Aa Ab lo — ai Il PNS ya 

Lag oran AS JUS Keisha lag Gl ya Legd ya AS Ol Lan ya ken 3 Ol JG II 

Selanjutnya : 

kaga ala Boer) 3S ALL Rn tra 3) 

WA FII WAJHIN LISYSYAAFI'YYATI WAL HANAABILATI TAJUUZU AL IJAARATU MUDDATAN 
MA'LUUMATAN 


Kalau meminjamkan untuk dijadikan pejantan maka itu boleh bahkan ada anjuran. Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat dalam Fat. hul Bari diatas: 


La rr PS OS Kis lu Gl a 
MAN ATHRAGA FARASAN FA 'A@ABA KAANA LAHUU KA AJRI SAB'IINA FARASAN 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4055 


Barang siapa meminjamkan kuda untuk pejantan, dan beranak, maka hal itu baginya bagaikan 
pahala tujuh puluh kuda. Wallaahu A'lam 


Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/418612138161600/ 
0536. Najiskah Srigala dan Sejenisnya ? 


PERTANYAAN : 
Zainur Rahman van Hamme 


Mohon pencerahan dan referensinya. Menurut ulama yang me-najis mughalladhoh-kan anjing, 
apakah SERIGALA, RUBAH, AJAX, dan sejenisnya juga dihukumi NAJIS MUGHALLADZAH ? 
silahkan yang mau berbagi ilmu, sebelum dan sesudahnya, saya haturkan : 


LA Ay pan Pai 3 SY alay dit el jaal pat AA png Lae LK 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Gus, Coba cek yang di bawah ini, dari Al-Majmu' Syarh Muhadzzab 1/172 : 
"I 
badikay dad Ta glo og Ala jl JA Olga 25 pegi SUARA lag MSN jl dpi dag SUNYI 3 ha La ya j jaga Olgedl 
Abay ye lag SA ASI Lanal sadel Ily Ji ga DU bel gak aja NIS y 0g K0 ab sal BI jua OI 
Wap B3 n3E) ASI VI ay ab Ab S0 meal jaad USU pey ISU Ol yel 
Sebagai perbandingannya ini : 
dawn oya Jadi! daa SAI maba mom Jay SEUYI 3 Ey SL Lay SNAASy aldy A32 AK Lag Sab Ol yan Jill Jaa 
Tao Jl Se Lag Salak CL Ily Sal yh Ulas yi 
Ag Ul than y JT dy Al Segan Se andy DUA Mb Sa: 
Ky ep MAL IP YR RAS | Lenall PAS dina AP ApUA Kama Sa gf yalb y0 Ja Jill (3 salad Galioel Alis 
Ah IS Aj gan 3 JAN HAN pad G JB ee | Lal ALS dee Bo Jl Itunya plg ton ah Candy ci 
Ka NN TA PON AS ae yo Jah id Ka p Cs ab yah Ao 
AB La 3 Kenny Aanan Jp Iisa Cedonli la pai a33 3 Jb Jd as Ca Gaya JU gl yya Jah 
Jha, 
CA ek La Gam Ain pH) AS Cha SAN, adl) dan Yg AAA Jai pile! & Lane Hita ga UPJ Beby 
pay dadi ya Win MY ya Jadi! pian OP KERAS deg Cerah DU IOS Olg SG mamalia dal ly lala Ol el 
Ah AE SA ENI Pd 3 JB GLEN JB yag JAS Aas ab Tiny ly Hilal an jallas Be Ul, nb 
IS) Cai! Bole Jl sll! ya MS y Rania UM, CAin @erlala Cal Bolelar JpAIN Hao jaadl Aaalomis IAI Jali (3 Jas 
Ibaly JA oya SU Raat ajaa MAS yag mb jab Bb ajaa Ol Uidkay 10 yammll 3 agll JL copa Bolak Jl 
ASI YP ay ab AU S0 ml ajah JS abg JSI Ol yabel Alay yah elang SA JI gladi padly 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4056 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


HUI ellany CS mal Urandly Bid Ily alay Celah yag LS Letak Jia GIUL Kla Seng aa pd) 23, 
SE Lay 2S YAI JB CLS yan, SA AS IS Oly lia oya JAE Y Cal All Kamal Jab el AAL up 
Jia 2 Ba al Lal ga el oU il Je Rena! Renlomll Omg RAMA Y SI UI pling YG Tense Upale 
Bat LL 1 JUS Ugal 2 £ Lely PSI Of Jadi Tepak) 250 om OPT II AAN 8 pely dala Al abe A Jya) 
LS jan Il Lena pan IL Alat ad Ig Ad AN 3 tadi SEA, BEI ag Lebay Hii Aa UU eU ala 
AI Iyay TSB ya oil 9S On) BEA PT) AS | Ll Klub Ly pai 1 IU jade cela Le Loyal sabah j3 
Pa Jab el Ap ganti IAI AN yag JBljia da2 adler Jon (de Ia ya Del Jah Oia Uang pang dala Al ale 
Gan Lb U HKin Ika 012 YAN Como Lo Helany Ale Ab lo aa dl JL SEM in 3 AU Ole g Lal edi 
SI el ali La Bo leas An aan Lol adlag Lab SL AU Wy cala. 

Ly clay Be 3 ASI Uh abg Cal li Of Soleh meri Jala Cina Ag Kal 3 Oly Jail 0x la ya Le 

Ob 0 jae Dollar JB yag ade JS G3 La La gag Jp B III lg tml Ie PI JS ab MT Ra ai UAS 
AT Bole Gde Rania Ao Ela na AB) ca Ej yeemii 2UYI OB oojuo Kalem JU yag codus jalb ad ly (SA 2UYI 
kalem ji de gak! Ika amoy jl Bat laep OS day gl Old YI dum oya kasa ya Jail yan Ily CLS | Lam 
& baal ya DU S3 JS ya ti pyaa Ain ll de mal tah JST Lal ter gerya dily Aa JLN S3 Abg Uji aU 
GELAS 3 Rio pal Am) Ciaaaa yA Hey JB4 tekun! Hamba oya yh al Tekan JB cp Jadlly 2 5AM 3 RAS oa Je 
SEAT gua. 

da pall VI yag G Je Lautan MY) UU Lalael oya yag | ena oya Lb (S3 JST 2 elang ale Al Gala ea AU, 
Sal il, 


http://www.islamweb.net/ramadan/index.php? 
page-ShowFatwa&lang-A81d-136413&Option-Fatwald 


Juga ini dari Nuurul lidhooh 1/2: 
Kyi la yag padan jab JSI Lo ga gag all gl le OS Ol yap dia Ka yet ISI Jalil #UN9 ) jumll plot Ola (3 Jus 
Pb ga Lama oa Sega ah mjd il SIN aa Ka La yag Ilanial 3EY OS GEN dad JS bl op il Gal da 
italy Eraladly Pia pall & Lam y SNI Rorlorully B6 fun pay Op D yang HA Slaniual 07 KA SITI, ESAI, AAN 
BPI 3 Ia ale pada Loji one ARP OB Jl, Jadi og yag dan yel 3 IA AI AN Y MS 
Apa LI 3g OA VI Se Pn YLSA OS Ol NI) poyd SA Alb Lag ol Jalani JI OI, GNI 
TN Ig ENI SS) US LA ba OS elu SP 
Mon sengkok mahami ta'bir nika : 
Alaa Madzhab Syaafi' : 
ad USU ae JS Ol Alay yet plug SAY JSI, | Lanally adely Jb) JA oya SU gede aah ajaa MS) 
Wae pay apa ASI VI 07 ab AW S0) Gaal 
Wae By n3E ASI AP Op 3) 
Alaa Madzhab Hanbali di Hasyiyah Arraudh 1/366: 
Hat Lal clillan Ol pb ya papi La pama Upia 25, ASI, Cha Aly plg dan ly dedy Jail Pill & Law 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4057 ) 


ai “SU US Ol IP mall, 
Alaa Madzhab Hanafi di Nuurul lidhooh 1/2: 

My la yag pekan jab JSI Lo gua gang ll gol le OS Ol yap dia La yet SI Jail sUN9 ) juni plot Ola (3 Fuad 
(Ee & Lan ca sesi al nga al ASI din ji La yag Alamiah JL GUI, dab IS ia ad oa ad yan Ain 
italy Eraladly Hal pall & Law y SNI Rorlorully BI fan pay Op D yang HA Slaniual 07 KA SITI, ESAI ai 
BPI 3 Ia elo ada Loji ore ARP OP Ill Jadi og yag dan yel 3 IM ALA DUS 
Ab OLI 3g AYI SP Ya T OS Ola NI) pegal SA al Lag ol Jalani JI OI, GNI 
LL AAU ST OS ega S3 
CN 3, aan! yi SLS 

Tak Oning mon Bhindere... Hehe, silahkan toreh....!!! hehe 


0563. HUKUM SABUNG AYAM 


PERTANYAAN : 
Kang Ndirin'z 


Assalamu'alaikum..mbah jenggot.. Bagaimana hukumnya sabung ayam (adu jago).? mohon 
jawban dan dalilnya...lagi marak di mana2. 


JAWABAN : 
Khofie Kenari Clup 


Wa'alaikumussalaam.. walau bukan orang yang anda maksud, saya sebagai muslim mewakili, 
terkait hukum adu jago wa mistlu dzalika itu hukumnya HARAM ! Silahkan cermati ibaroh yang 
kami kutip dari kitab asyarwani alal tuhfah juz: X hal. 216 : 


adil y La Pahi S LAI Odi le ey ASI eUaig da KAA, SNSTI, Spa oma Jis PI mall JBS ay 
Leale Gel ang hall 


0590. Bulu yang dicabut dari hewan yang masih hidup 


PERTANYAAN : 
Nur Hupi 


Assalamualaikum... Bagaimanakah hukumnya bulu2 yang dicabut dari hewan-hewan yang masih 
hidup..? Syukron Katsiron.. 


Alif Kho Ta-Ro 


Pertanyaan susulan : Dulu saya pernah ngaji entah dalam kitab apa... disitu diterangkan 
mengambil contoh mentok... jika ketika MENCABUT bulu mentok tersebut dalam keadaan masih 
hidup, hukumnya haram, karena itu menyakiti binatang dan haram juga memperjual belikan bulu 
tersebut... berbeda jika mentok tersebutt sudah dipotong dulu... mohon pencerahannya... 


JAWABAN : 
Waalaikumsalam wr wb. Coba kita perhatikan sejenak ibaroh berikut ini, mungkin bisa menjawab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4058 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pertanyaan dari Kang Nur Hupi 


PI ai Sya BN 3 AI JL aa jay ASI Ab gd ya dessil Lol JII Ol el apa 
FYh Sal PM 


Lal oekgd (02) Radang al Aly Sana! yag dia ON peang cad YI jadi Un (tiang meruall Ie ab Agil, Play 
vb aa Aa 3 adl le ai paid G oU S3 SI dag HN s3 ab 

Cabang dari bab, menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh binatang. "Sesuatu yang terpisah dari 
binatang yang masih hidup hukumnya najis, Rambut yang di cukur dari binatang yang halal 
dimakan saat hidupnya, serta bulu (dari semacam wool domba), dan bulu (dari semacam binatang 
kelinci) dan bulu (dari semacam burung, LAR-java pen) semuanya dihukumi SUCI dengan 
kesepakan para Ulama, sedang bulu yang dicabut darinya hukumnya SUCI menurut pendapat 
yang shahih. 
Dikecualikan juga rambut manusia dan amggota yang nyata darinya, ikan, belalang, ari-ari 
manusia semuanya hukumnya semua juga suci menurut pendapat yang bisa di jadikan Madzhab". 
( Roudhotut Thoolibiin 1/15 J. 
Jawaban susulan : 
Kalau ada unsur IIDZAA' (menyakiti) karena binatangnya masih hidup memang haram, berarti 
yang haram mencabut bulunya, masalah bulu yang dicabut seperti keterangan diatas KHILAF 
namun pendapat yang shahih juga suci kalau mengacu pada pendapat... ini menjualnya berarti 
boleh sedang bila mengacu pada pendapat yang menghukuminya najis berarti menjualnya juga 
haram... 


AI (oo SA Aan ah Leak UNS 3 JII (AP Km GALAK DU ik oya Y) La ye La Sai) 
Ab MB yes gl dai dil 3 Jail Ish ongy Bang dog JS jai US pyag ya Setan Lana YP LP R9 Lah 
CG WI PBL US, 

"Sesuatu yang dipotong dari barang hidup hukumnya mati (najis) kecuali rambut yang bisa 
dimanfaatkan untuk tikar, pakaian dan lain sebagainya berdasarkan hadits Nabi riwayat Abi Said 
alkhudhri saat Nabi ditanya tentang Jubah yang terbuat punuk unta dan pantat kambing, Nabi 


menjawab : "Sesuatu yang dipotong dari barang hidup hukumnya mayat", di riwayat lain "Sesuatu 
yang dipotong dari binatang yang hidup hukumnya mayat" 


Dikecualikan dari keumuman hadits ini rambut dari binatang yang halal dimakan dagingnya bulu- 
bulunya, bila dipotong saat hidupnya dengan memotong, mencukur maka suci (ulama sepakat) 
begitu juga yang dicabut menurut pendapat yang shahih (ulama berbeda pendapat). I Kifaayah Al- 
Akhyaar 1/521 |. 


0635. HALALKAH BINATANG KUNTUL / BANGAU 
PERTANYAAN : 
Edy Humaidi 


Assalamu'alaikum... mohon dibantu burung bango / kunthul / blekok...halal apa haram ya ?..suwun 
JAWABAN : 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4059 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. BURUNG BANGAU / KUNHTUL menurut pendapat Madzhab Maliki, Hanbali 
dan pendapat yang paling SHAHIH di kalangan Syafi'i hukumnya HARAM sedang Madzhab 
Hanafi menghalalkannya. 
Sana Jong GS Win SI JL ai Jab Ab jan cah US) 
(Keterangan kecuali burung bangau) yakni burung yang berleher panjang yang memakan ular dan 
berbaris maka tidak halal karena menjijikkannya. | Tuhfah al-Muhtaaj 41/237 |. 
CI de glil (A, 
Dan menurut pendapat yang paling shahih burung bangau hukumnya haram. | Raudhah at- 
Thaalibiin 111/273 |. 
La JS goa Blora Y JL Swan ELIA ISU Gaal Jual ale gag GA YI Sala pa KY Ie #UI pyab Gea Aa 
Jap la cg —, 
PERINGATAN : Setiap burung-burung air halal karena tergolong hal-hal yang nikmat kecuali 


burung bangau yakni burung yang berleher panjang yang memakan ular dan berbaris maka tidak 
halal karena menjijikkannya. | Mughni al-Muhtaaj IV/302 |. 


355 AI 3 la oten! SA UI, Ja — Pe $ Pai 3 25 IS ep LI ari 33 eh 
al aa pd Jadi Haa PO ag Ab LS MU KA og Wp Ab Jah 5x BL IK yaa 
9 Sa Gl ebi 3 Ju SUN ea) 3 Ona SEN Ata Das NAN (AI ja Je Ab 2 
SEA JB Way Si JA ai Ja ab ih UAN aU yaa ya JAN LS AL 

| Asna al-Mathaalib 1/565 |. 

Sad AL : Ao Abad ad ja 2 ALS BA 

41 - S3, 2) mi bad ly oa Lio y2g Cnititaa CA 5, : Ii, ' us 3 
By Hala Op 4 ea By «3 (Di, 07 


(LD) 25 yag (OS air) II dada Ud OY 6 La ag «Bab SSI UI ya Ag REM an oil 
aa edi 

(2) ily Cnya ) BIL SAN ls Gilas (Orppaki ) Tema key 4 OLI «Jadi 1 (Ay BI ak) 
Jaya! mala «ey CU3 Ol). 

(3) ke 4 pa Jali yag 4 dya SLS anda 3 UJI Salah Ka 3 ya HR AV (SI OIN SI 
(OPT dadi Ala ak) SUS Anang Ulee II Gabe. 

(Ap dad olay 2 Ipa yaal Jb — Api pg — Hd 

(Sy 4 plan MUI 0 LA (Kang Seong LL 1 mol Hamsad Je 3 J0 Alb — Lada paag — Raga padi. 
O JASA AP (3 Oia) geli. 

(CI) BI 2 ee Anang tao JP (023 am) Jabal . 

(BI AG copa ama (2) «aah «ly Gil, . 

Kan Al IS Na 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4060 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


42 - WLAN Jah ALA Ah pake ata LAN pain psetadi Alor Ji, AS pp Un Alih AS JG 
Sa JS OP Lai plang Ale 2 han d1 ind Gp) yee al gp gema dig 23 sa) Ud «3 pai nd 
ARA na NE Kaki Tab al obb gag ya Hy. SPA amy ea, cal 2 AG 
— bais Ups Uya lan mad. (5) 
43 - Sa Up tata AU NN JA Jaa IS Ka 55 
aa) SA ee. UNAS KA SU Jay «Tabu : 


(ly Jaf as dai) 0 Gaal Jagb BNI PA game Alb (op Ja All Bolaja ) SAM 2d Ja (OI ad) Gl 
SSI Febi Sao py ABI ISL yag cma ali dl. 

(2) Oya) del ye HA day core BY Ola Gde Fei dg € oyadale yah Hailee dot GTASA ((DUL ) alel 
Ona 3 Legi late OM al am MA Aa ad Jing j3 Rias ale At US yag (EN Siak) 4 Ra yaaa « 
dal Sao dla . 

(3y 194 / 5 adele oil Tati 1 (23 | Sy HN Eman GL el. 

Ab 055 M9 - 418 / 5 y ala ad kena ML. Olga ya md IP op pelan Aa AI ak BM oat oil Lana 
cet ls 5 — 27072 peda yel)" mua Ilery dlbey "1 pm oa JB tas 0133 (PSS Ia). 
(0)38/ Bo, GAJI il. 

AAN MAAN Dis pp ji imp Abadi, GEN, Md, KU 

aa Le Pa BE. 


(Do) Old dat AI ya iel 6 OI Sola «Jain (HE ay aah AU — il pall «SI ala — Ola : 
la dp nailU SSL Ja Al mal Iikag Cp pal yah «milan ball laa ya aa YA JS ya 1 Jady (Un luali 
£ ha JSI coal 

| Al-mausuu'ah alfighiyyah V/135-138 |. 


Je Ip Um GS - SN Gaga — AI ab Ala ab SN IG ea IA SIG MI, 
an Ga an IS SI Ai. 

Pinkoanli KENIS 3 

| Al-mausuu'ah alfighiyyah V/138 J. 


Wallaahu A'lamu Bis showaab 


0695. Tupai atau BAJING Apakah Halal ?? 


PERTANYAAN : 
Ismael Kholilie 


Mau nanya hukumnya tupai/bajing.. Soalnya jawaban yang saya terima ada dua versi : Halal 


karena termasuk mamalia dan Haram karena ia memiliki taring yang tajam. silahkan jawabannya.. 
AN 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4061 | 


Masaji Antoro 


Dikalangan Madzaahib al-Arba'ah dan Syafi'riyyah sendiri binatang ini memang diperselisihkan 
1. Kalangan Hanafiyyah : Mengharamkan 
2. Kalangan Hanabilah : Sebagian Ulama mengaharamkan sebagian menghalalkan 
3. Kalangan Syafi'iyyah : Pendapat yang shahih menghalalkan pendapat lainnya 
mengharamkan 


sa SI IL aa Okey W3 (OM Ogaly ea ed " Ik) o yamg Ieninadl JT PL 2 IP — Adil, Ad) " 
an yaid yA Odlor oya de Ol yan yag 

Al-Figh al-Islaam 11/9 

UI Goal! (mui) Ular y Lead Jul deg ASI any AI SY Opal y sUaI peta adl) Dlm) ) yawadi (Lol 3) 
ap 

Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzdzab 1X/12 

SAI onklor oya den gg Ao la Ol yo yag lema Lal JL) 

Hasyiyah al-Bujairomi IV/305 

PPAS Ay Yady Yap Hb Il oi JUS JS Lead Lin jana lay dad Ily Iemiual HA AI Oglone (024 cal el Ka) 
Aj Sri NUN Up S3 Candi aloe GNI Ula) Ie ey SI UJI ola de Hii Hy Lalin lay JUS 
OI og Il GL SN aa jp Letad JB AI Ang Jae G auo SI diy Asal ya II ALI NS ika 
Hasyiyah al-Jamaal alaa al-Manhaj X/442 

1 9/12 & yameki 2 Bl Lol dl Ah 3 dry Gg Codlor Jasad JD Olla! OP 1 Hilal adl 3 muali. 

V BI, dag ad gb Pa mpg SSI BEI 3 teman 4 WA Oa 3 Okey Jebi cadll 3) 
ape ala opal All Jl ca 

10/362 BLasy! (668 21667 2 4d 81592 gaN : Bu. 

Al-Masaail al-Imaam Ibn Hanbal 11/843 

Ipad yA 20 panisk! dana tel AJI Oelor oya Ju dika ya R3 UB ajaa GUI ya 2S tp yaah Ao Aa Ol yan Oli 

5 pad tb Jen derlyay BIA Alisa! Ily HS yag JS Ling Cabe Lady CSI 2 pm Aan Old! aah ISP Jadi 
SI eyament A89 Gala II BSI 02 gor Gym | LOLA YI AS 3S AS Pi 

Aemia dil IS» JII ya Selor OI Bol US, 

Sataly SA dadi COLA Jaga AL Alay CALUSA ya HA AT pat JEy dal ya SY JSI Je AS) 

Ge jer tia yi ISS emil (SI Isl VI BY mLYI Ke pad RmUYI Oo SO say (Ps Aas il gadi 
Las AI alas 2 Jady Ce aU Ala YAI OY at dylor PLS PI de ogad sebar combo jan PG Ol LI 
Glbaah yah Sen don ory lay LIL on (gua Koh GA Jia dg AI 0 AE mad alay Ag All 
AA ae IL by AS aj HL gaa Telo OY copb3 Sell Oey (yag Gl sala (by esa yi 
PPI P3 ri oa La pil, 

| Hayaat al-Hayawaan al-Kubroo 1/405 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4062 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ismael Kholilie 


Diatas ada coment yang menyatakan bahwa hewan yang memiliki taring tapi ia bukan predator 
hukumnya halal ..apakah benar pendapat ini ? terus bagaimana menanggapi keharaman gajah ? 
bukannya meski bukan predator gajah tetap haram karena ia memiliki taring/gading ? 


Masaji Antoro 


Gus Ismael Kholilie, Perbedaannya taring yang terdapat pada TUPAI (menurut yang 
menghalalkannya) tidak untuk menyerang binatang lainnya tidak seperti yang terdapat pada gajah, 
karenanya sebagian pendapat yang menyatakan gajah halal menyatakan taring yang terdapat 
pada gajah biasanya hanya digunakan untuk menyerang anak sapi/unta. 


Siah Lo AI Sila SIA IP Cnao pa ra AE S3 IS) lead ya LL SIS ITA @eladi Jus IK) 
OA ya Lila — plg adl Aly SA SAY pg MAN 9 Aan YI LIS yah Hetal 0 S3 LAS Old Ae yaang daku — 
ada J3 — Uji pny Eli pas — GILA Us dd Jia dn YI GOag By yaa Ol yan yag RL RN y Rom aka Ig 
CP semi gl AA as Gd ALI ye AI ol Je dil Halo Jadi 3 ISS Uporg VI Uas Sl Yk alm OA 
SE SAI mepuraly HNS plsahi Jom Y) Alai)! opa gag Y dil j3 Lali 
| Al-Majmu' IX/14 |. 
gg ore Kiai Id dang alas plpe yag Jadi! (Lesa)) 
F6 gd al ON Tomo al) GL, Ll ala mill ll 
| Al-Majmu' IX/17 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0733. HUKUM MEMAKAN LARON 


PERTANYAAN : 
DaNi Syakal Muntijah 


Ass., saya mau nanya, kalow laron bagaimana hukumnya ? Halal apa haram ? Mohon 
penjelasannya. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. Hukum memakan laron haram, sedangkan lebah ada goul dho'if yang 
menghalalkannya 


UMS 3 IA 23 IN AN Halo gag AB adl W Jl Gal ag EA ISU Rendah Sena 3 pro Ayo (AI) 
Uya man Lalai UV gl Oloellar Wb Lai Aan R0 YA AS HL ISI SKS 3 Gong! JB Lead! Tato PI 3 Lead OS 
Un glikitnY UT LSI) SET II Alia ya Ubin 0 SI JP Jin Lyra Olalag oya Linen Ui Ugal (si LAI Ula 

—| 


tempayak. Hewan merayap dibumi inilah yang dicantumkan Allah Ta'alaa dalam al-@uran, berkata 
al-Gazwiny dalam kitab al-Isykaal “Bila dibumi tiba musim semi ia memiliki dua sayap panjang 
yang dia gunakan terbang, sebagian karakternya ia mampu membangun untuk dirinya sarang 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4063 


indah dari potongan-potongan kayu yang ia gunakan untuk berkumpul sebagaimana pintalan laba- 
laba yang berkatung dari bawah hingga keatas. | Hukumnya | Haram memakannya karena 


AI ep Alai WUS Kang (pi Lg Sara el mal Lily ali II Ag RELA Ul aya Jia laa (AI) 
2 yaa! alas JI NB sesak mamah II SEN adl B3 hrd Ofg Allan oa GUI cab Jlb Fedi OI 

Ce Ta Ama Ba Uli ayah old le Luas 3 3 SI mai | UI ab UI SL Wo gler Bf OI II Udi ag 

ol Gx 

| KUPU-KUPU J Hewan yang menyerupai nyamuk, kata tunggalnya FARAASYAH, ialah binatang 
yang terbang dan berduyun-duyun mendekati lampu karena lemah penglihatannya ia selalu 
mencari sumber cahaya, bila ia melihat sumbu lampu dimalam hari ia mengira dirinya dalam 
kegelapan, bias cahaya lampu yang menerobos tempat persembunyiannya membuat dirinya 
selalu mencari dan menerbangkan dirinya mendekati cahaya, saat ia telah mendekati cahaya dan 


melihat kegelapan ia mengira masih belum menyentuh dengan tepat sumber cahaya, ia kembali 
mendekatinya satu persatu hingga terbakar tubuhnya. | Hayatul Hayawan 11/206 J. 


AAN 3 Hiprab dery yag ol AAS UST Silau Gam lily el Leadiy Jl Lead Jasad he UI 
| Ke-12 Tawon | Susunya halal dagingnya haram sebagian Ulama Salaf menghalalkannya 
sebagaimana belalang dan ini pendapat dho'if dalam madzhab. | 
Tahgigul Hayawan 1/60 | 


Kupu-kupu, laron dan lebah tidak dapat disamakan dengan kelegalan belalang karena kehalalan 
belalang berdasarkan dalil kuat berupa hadits nabi : 


Stabat HST 3 OLI Af AI) HB» oten UB 065) oten OI It D3) 
(3 Si 3 5 254 / 1) ipedlo (Gema BOT T 2 y mad tri ML lang Ola Wed "1 ega 


Rasulullah bersabda “Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, dua bangkai tersebut : 
Ikan air dan belalang, sedang dua darah : Hati dan limpa” (HR. Ahmad dan Baehagi). 


op Data MP ag al 3 SI AS oa AL Aa jp AAS UT 0 Uya Gr AA eka pal UT 4 JASA Al Aas pl Use 
ISU US ba LA pama pekan dala AI elo AI Sya Hug PD JB ag ala AL Aa ye gim Ud ye Uli 
Bag SAE Agan Ily Kntny CDMA ja Gaily 6 Uda yag ya ALA Rob 3 Lagoy KOLA 


Dari sahabat Abdillah bin Abi Aufa “Kami berberang bersama Nabi shallallaahu alaihi wasallam 
sebanyak tujuh atau enam kali peperangan dan kami memakan belalang”. 


Spesifikasi belalang yang dihalalkan adalah seperti diidentifikasikan dalam kitab Jamal dan Baajuri 
bahwa jarod (belalang) adalah : 
“ Saat bertelur mencari tempat yang keras yang ia gali dengan ekornya yang lancip 
« Berkaki enam, 2 di depan yang fungsinya sebagai tangannya, 2 di dada dan 2 lagi di 
belakang, yang di ujung kedua kakinya berwarna kuning 
« Dalam penciptaannya memiliki kemiripan menyamai 10 binatang lainnya : Berwajah seperti 
kuda, berwajah kuda, bermata gajah (sipit), berleher sapi jantan, bertanduk unta, berdada 
macan, berperut kalajengking, bersayap burung nasar, berpaha unta, berkaki burung unta, 
berekor ular 
» Memiliki racun diliurnya yang mampu merusak segala tumbuh-tumbuhan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4064 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallaaahu A'lamu Bis Showaab 


0741. PENGOBATAN : MENGALIHKAN PENYAKIT PADA 
BINATANG 


PERTANYAAN : 
Muzlih Djavasalig 


Assalamu alaikum para winasis lan sedherek sedaya, nyuwun ngapunten badhe tanglet. 
Bagaimana hukumnya pengobatan dengan mengalihkan penyakit pada hewan..?? Nyuwun 
penginclongan sekinclong kinclongnya, Suwun..! 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Boleh, apabila sudah sampai batas dlorurot atau hajat, demi keselamatan manusia muhtarom 
dengan beberapa catatan: 
1) Hal tersebut menjadi alternatif yang terakhir, 
2) Pasien tersebut termasuk muhtarom 'inda al-syar'i (orang yang dimuliakan dalam 
pandangan Islam), 
3) Sakitnya sampai kondisi mubihut tayammum (diperkenankan untuk bertayammum). 
odoelag : 
(“53 (22-21 7», GW) ala : 
Ol II — Ad (Onsinas) DUA Elladi (jalal! Ada Ualka jp daa oya amis) 0yL 3 pa dd terletonl Us Lal (aadas Joy 3) 
Bam EL IN il dita Teja LS dadi JS ja La ebi VI das ya ASI La JI Jaas Yy dia sawi 3 ai akh — JU 
panana ab Juri OS jy o Als (Aabas Janyaly Alai). JSI Gaakit Kong BIAS gal ebe2y gala luab Jong jd Uillan ca 
OS Oly SI (JIN ai Kg OB) ai dban d3 ea maa ab Ob SI (erbetml us JB) penaall am sud SI 
—etn da ga las Its Iya 7 EV) dalang Jual Dita 0 yia0 (bah | pad Lo 
(2) “niy (AI INA) MA: 
JEy Ron MY IAI ai Gala! JINU JBS YG dan yaa2 Gb jp Jab Madny Aa9 Jami 3 Ulilay — JB Of dl — Gali) 
— Hadad! ya AU Oa PL Las Pm sal UWL 
(By deni (D2) 0, IBI 2) AYI akal : 
536 Aom EL da (le say — JB OLI da le LA Hadi ola Hey Lady CLAY Ha la Hd PELESI jl, 
US Sg JL ai Oke RUN SUS BU Clan Ad al jl Tab GPLEN tebal Ana) Ie gl Bg pall Ai pa el 
G Aoakan OY pai Ol gede ettan Gan pi yk IS JB OLI AU jl 3 GI II Jne Leale Sp II Alor ye AN 
MIL Lela 33$ malai. 
(H3 (S1-50 | HI) Sa £ sea : 
DI 0m AB IS Ul Gay op dpan Aas Play (Sep Lah AS elit Jad | Ah Ol gl Jas alay 
(O) 453 (129 | 0, MISA) oU ll : 
MBA SI aa OI AYI Rd Ol ey 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4065 


0785. TIKUS Halal Atau Haram ? 


PERTANYAAN : 
Andyka Jamil 
Tikus haram apa halal? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
aaiuoy: 
5 It jos Ya ab, KN Lim 133 . 
da AN con ad SAN Ge TAS JB 
Bi aah ate SANTA AB 9 
MEMAKAN TIKUS 


Kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat bahwa tikus tidak halal dimakan karena 
dua alasan : 


» Terdapat larangan memakannya 
» Terdapat anjuran membunuhnya 


Sedang menurut kalangan Malikiyyah terdapat dua pendapat : 
» Haram sebagaimana pendapat mayoritas Ulama lainnya 
» Makruh 


| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 32/6 |. 
0951. HUKUM MEMBUNUH ANJING DAN KUCING 


PERTANYAAN : 
Fuad Sembung 


Assalamu'alaikum.. Bolehkah membunuh kucing dengan alasan karena dianggab hama/perusak? 
dan apakah boleh membunuh anjing/babi tanpa sebab? menurut hukum syariat.. Monggo.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. | MEMBUNUH KUCING | Menurut Ibn Hajar tidak boleh membunuh kucing 
meskipun ia dianggap menjadi hama/perusak sedang menurut al-@adhi Husain membolehkannya 
bila ia memang menjadi hama/perusak dengan ketentuan ia sedang tidak bunting. 


kaga Jaiy aa AN Cai OA Lahat Las ed la Juan slam cal S3 aga Lag IE) BIG AI Ka) Jt 
aan Aa Kab la Le Ip ata Jain de Ai lp Sal JS Gama UT MG Jeli da S3, 
As 8, 1S Hal Aj yng dn asa Kan ma pa JG JA dls Kei LS Jen Jay Jua 
Sp TE de AE WA an AAN ga Fa 9 BN Ji 5 Si po TAI sa Je LG 
pa IE Ale ll an ja Int AK dna ds ssh D9 Da op ya tan pa tang Ao 
Al Aa eh Cl SARA ye ea BU GI maja Ul aj Mlm Ya UB Klan an pd Aja 
JA SGB AS RI ad at SLS D3 ah AS Lada Aha SU Lele Sai Hao SG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4066 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sabi 
| Al-Fataawaa al-Fighiyyah al-Kubraa IV/240 |. 
(| MEMBUNUH ANJING | Dibolehkannya membunuh anjing dengan syarat anjingnya galak, bila 
tidak galak tidak boleh dibunuh baik anjingnya bermanfaat atau tidak. 

"(DD 
AL JI Hota An) JB pelan dal Al Gala Al Iyay OT mera! Lol Okey ASI oyiadl ASI Lulouel JU 
Ve oat OLS eyang Y pl Ain Ah US el ym aka LI US Yg Vygis CAST SU Ola Lalowet JB (Oya ASI Lia 
23 Ogan VI ASI Jia AYI one lah JB ena ahy Ca HPA me ok) balon Uu Ah IX Y AS ilang 
only ASI YP ang Yg dya VI Y pegal Lin cab J3 JA S8 & pama AS 
| Al-Majmuu' alaa Syarh al-Muhadzdzab V/235 |. 

1009. HUKUM ANAK KAMBING BERUPA ANJING 


PERTANYAAN : 
Makhlug Akhe Rat 


Pak mau tanya... ada kambing bersetubuh dengan kambing tapi anaknya seekor anjing, apa 
hukumnya anak kambing yang berupa anjing itu..? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
HALAL DAN SUCI 

Oles Jae OLI Sain jl JA AL AP ASI By Ce Al old 3 JH OS ISU IU Ji II 

Ah (Lay JSI dn La Gala Koba 2 US ji Ay KS lag Ap pai Ol jl pu Alap La Udlg 

“Bila binatang jantan yang halal dimakan dagingnya membuahi binatang betina yang juga halal 
dimakan dagingnya seperti sapi jantan membuahi sapi betina kemudian menghasilkan keturunan 
menyerupai bentuk anak adam maka keturunan tersebut hukumnya suci dan halal di makan, bila 
ia hafal guran dan menjadi khotib serta bersama kita menjalani sholat idul adha, boleh juga 


dikurbankan setelah rampung menjalani sholat ied, karenanya ada anekdot fugoha berbunyi “Ada 
seorang khotib sholat ied adha bersama kita tapi halal dikurbankan” (AI-BAAJUURI 1/40). 


Makhlug Akhe Rat 
Kalau anjing sama anjing anaknya kambing bagaimana dihukuminya.. apa halal juga... 
Kang As'ad 
ba ISI OS IP KA Ie ega Ad nd pb ya AE II gak SY 3 ASI ea Ve Taat MY em 233 Ul, 
da nb 
yee Baal ya al Lagu Wi L Ul, 3 
Adapun yang terlahir dari keduanya (anjing dan babi) atau dari salah satunya, maka dhukumi 
sebagi najis. | majmu' syarh muhadzab |. 


Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-148ID-1223 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4067 ) 


1041. NAJISKAH BULU AYAM DAN SAYAP LARON 


PERTANYAAN : 
Shinta Yach Gi 
Pak, apakah bulu ayam & sayapnya laron itu najis bila sudah terpisah dengan tubuhnya ? tolong 
dijawab 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
dal AN Sally BA 9 Al IU oya jai pal AL ye La dasi Lol KY Old el G3 
FUNYL BALL LSI 
LIS oekgd (API Ramdnny Sl Aly Sana! yag dia ON peang cad YI jadi Un Uetinny meruall Ie ab Agil, Pali, 
LAU pati Kal 3 AAN Je aji pyrsdl 3 oU S3 (SAI Ilang adl de 2 ab 
| CABANG | menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh binatang. "Sesuatu yang terpisah dari 
binatang yang masih hidup hukumnya najis". Rambut yang di cukur dari binatang yang halal 
dimakan saat hidupnya, serta bulu (dari semacam wool domba), dan bulu (dari semacam binatang 
kelinci) dan bulu (dari semacam burung, LAR-java pen.) semuanya dihukumi SUCI dengan 


kesepakan para Ulama, sedang bulu yang dicabut darinya hukumnya SUCI menurut pendapat 
yang shahih. 


Dikecualikan juga rambut manusia dan amggota yang nyata darinya, ikan, belalang, ari-ari 
manusia semuanya hukumnya semua juga suci menurut pendapat yang bisa di jadikan Madzhab. 
( Roudhotut Thoolibiin 1/15 J. 
AI Goo SA Aan Gl Legal UNS 3 JII (AP Cm HAK DU ik oa Y) Ca ye La Sei) 
AL MB yes gl dai dil 3 Jual Ih ongy Sang debyg JS jai US pyag ya Setan Lama YP LP R9 Lah 
CG WI PW UUS, 
"Sesuatu yang dipotong dari barang hidup hukumnya mati (najis) kecuali rambut yang bisa 
dimanfaatkan untuk tikar, pakaian dan lain sebagainya berdasarkan hadits Nabi riwayat Abi Said 
alkhudhri saat Nabi ditanya tentang Jubah yang terbuat punuk unta dan pantat kambing, Nabi 


menjawab : "Sesuatu yang dipotong dari barang hidup hukumnya mayat, di riwayat lain "Sesuatu 
yang dipotong dari binatang yang hidup hukumnya mayat". 


Dikecualikan dari keumuman hadits ini rambut dari binatang yang halal di makan dagingnya 
buluz2nya, bila dipotong saat hidupnya dengan memotong, mencukur maka suci (ulama sepakat) 
begitu juga yang dicabut menurut pendapat yang shahih (ulama berbeda pendapat). ( Kifaayah Al- 
Akhyaar 1/521 |. 


1192. KETURUNAN ANJING DENGAN KUCING DIHUKUMI 
NAJIS 


PERTANYAAN : 
Yuzhofe Oemar 
Pak, seumpama ada seorang non muslim mengkawinkan anjing dan kucing, terus kucing 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4068 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beranak..Bagaimna hukumnya anak kucing tersbut,,?? Najis atau tidak.... 
JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
kale Jade yong dp FUI KAI ga Jl SI JAYSI ASI ya Ye gedI MY 7S) Lala yA iia4 Aalali 
AN aa SI (Pal PP o) UB # USYI GKY CST JUL Laju JL Ody UU G2 Oyong OLES Kn 
klem! 3 On DI mel ga PAN OY mmk alis jAUb Ol yan uya opb ga jl Lada 
(kasyifatussaja :40) 
? Masaji Antoro 
TETAP NAJIS, BAHKAN ANDAIKAN KETURUNAN SILANG TERSEBUT DIHASILKAN DARI 
PERKAWINAN SILANG ANTARA ANJING/BABI DENGAN ANAK ADAM SEKALIPUN 
ot MAS Lo j3 Bala SU yA oya oa ma AI aa (PA ya al) Lagia JS mer ya el lan Mp Ly) 
Login ON ya Kaelomall Laki AAS 3 33 
Dan juga najis hewan yang diperanakkan dari anjing dan babi atau dari salah satu dari keduanya 
bersama dengan hewan-hewan suci lainnya meskipun salah satunya berupa anak adam seperti 
peranakan anjing hutan dan anjing karena memenangkan kenajisan salah satu biangnya. | Ignaa 
Li as-Syarbiny 1/92 |. 
Link asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/355754391114042/ 
1198. HALAL KAH HEWAN YANG DIBERI MAKAN DENGAN 
KOTORAN MANUSIA ? 


PERTANYAAN : 
Ahmad Fauzan 


Asalamu alaikum,, saya mau tanya,, bagaimana hukumnya bila kita punya ikan lele di empang 
yang di kasih makan kotoran kita sendiri, bolehkah ? dan halal kah? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Bila terjadi perubahan pada bau, rasa atau warna pada daging lele yang diberi 
makan kotoran manusia tersebut maka mengkonsumsi daging lele tersebut hukumnya MAKRUH, 
bila tidak terjadi perubahan pada dagingnya meskipun ia hanya diberikan makanan kotoran 
manusia maka tidak makruh. 
NAS) Lenny UI pb JST 0 Ka SI (Dr aa) Op Jika ay Ltd dong Ol bra pai ab ya ig Udter 0 Kuy 
Usoy ala gal a15 Coke alyy Ad naa Sila Ga Leid Hb INI JT ye Alay ade dl do al ab led Oh 
Of lyga. Villa Renon Lam US LAN GS Gagal DNAS 3 dl Lenny Ur 9 pada ed 2g USA ISC IA UNS, 
Akmal Bjley diy) jl Anal pi ISI La Aling Raalomall geng Leede 3 seb Ol AAL II JS cal aa SU Ana Ramli Tut Lah Ur 
NN GE de pe yag Og Pln pain katy angle SI US AL, dai al taab Cl Ular ebi aki ab Lala JI Ha 
kalem Y) SU Y SIS Olga SD SSL seba d Ob ol JI 


Dan makruh hukumnya memakan daging jallaalah meskipun bukan dari jenis binatang ternak 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4069 


seperti ayam bila terdapati bau najisnya. (Keterangan dan makruh hukumnya memakan daging 
jallaalah) artinya hukumnya memakan daging serta telur jallaalah makruh begitu juga meminum 
susunya berdasarkan hadits nabi “Rasulullah SAW melarang memakan daging serta susu jallaalah 
hingga ia diberi makan (biasa) selama 40 malam” (HR. At-Turmudzy, dan Abu Daud 
menambahkan 'dan menungganginya'). Jallaalah ialah hewan yang memakan kotoran hewan, 
namun yang dimaksud dalam hadits ini adalah memakan najis secara mutlak. 


(Keterangan bila terdapati bau najisnya) adalah pembatasan atas hukum makruh dalam arti bila 
memang daging hewan tersebut terdapati bau, rasa atau warna dari najis yang menjadi 
makanannya maka makruh memakan dagingnya.Keterangan dalam kitab at-tuhfah “Bila nampak 
perubahan pada rasa, atau warna, atau bau pada daging Jallaalah sepertiyang dituturkan oleh al- 
Juwainy dan dijadikan pegangan oleh golongan ulama-ulama mutaakhiriin, ulama yang hanya 
mensyaratkan perubahan terjadi pada baunya karena menimbang pada kebiasaan terjadinya 
perubahan.Dan bila tidak tampak perubahan pada bau, rasa, atau warna pada daging Jallaalah 
maka tidak makruh memakannya meskipun ia tidak memakan makanan selain dari barang najis. 
(| Paanah at-Thoolibiin 11/35 . 


2 Oshish Al-Fathawi 


Imam al-syairazy dalam al-muhazzab kitab al-ath'imah berkata: makruh hukumnya makan daging 
jullalah, yaitu binatang yang makanan utamanya kotoran, seperti unta sapi, kambing, atau ayam, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (bahwasanya Rasul melarang menkonsumsi susu 
binatang jullalah) dan hukumnya tidak haram memakannya karena tidak ada perubahan daging 
yang mencolok, hal ini tidak mewajibkan pengharaman, jika binatang jullalah memakan makanan 
yang bersih dan dagingnya menjadi baik, maka hukumnya tidak makruh. 


Lapis AI by One pal ay Uk t Aorlora gl Uap all gl Bip BU oya Bola AT AT II Lg INN JT 0 KU) 
CPI Kanya NY laka Lead 3 oya FT AB mad SY ST PL Vy LINI OLI ya ab ehag dala AI lo alot Ye 
#Sud eb Olba LAU Lelah AI abi ola 


Imam Al-nawawi dalam al-majmu' syarah al-muhazzab kitab al-ath'imah bab al-jullalah 
menjelaskan sebagai berikut: (Penjelasan) hadits ibnu abbas itu shahih diriwayatkan oleh abu 
dawud, tirmidzi, nasa'i, dengan isnad yang shahih. Al-tirmidzi berkata : itu hadits hasan shahih. 
sahabat-sahabat kami berpendapat: al-jullalah adalah hewan yang memakan sampah dan benda 
najis, bisa jadi itu unta , sapi, kambing, ayam. Dikatakan, jika sebagian besar makanannya adalah 
benda najis, maka itulah jullalah, jika makanannya sebagian besar benda suci, maka bukan 
disebut jullalah. Gaul shahih menurut jumhur itu tidak ada ukuran banyak sedikit. Ukurannya 
adalah bau. Jika menurut urf (kebiasaan) didapati bau benda najis (dalam tubuh binatang) maka 
itulah jullalah, jika sebaliknya, maka tidak. Jika daging binatang jullalah itu berubah, maka 
hukumnya itu makruh tanpa ada perselisihan. 


TP yan Lal A1 la JB 4 Rona dsilah Sladly Seal dgld gal olyy mapun Galee Cal Laden (TA) « 
CAT ST OS Of Ig 6 araliy ily AI HY OS) € Sllaleiy Bola ISU Gali 8 UYA : Lulbuol JU 
ISI 9 RAS JSI Lily 6 BASIU JAN Y ai geet dala SI memlly CB AT pala OS Ol) € Yr (ce all 
SN 010 seb UNA pa ai Tah CG V9 € UNlomd Tlomall ay One Led, 3 ory Up 

Jadi, hukum makan daging binatang jullalah, seperti ikan lele yang diberi makan dari kotoran dan 


benda najis itu hukumnya makruh, jika bau kotoran atau benda najis itu dominan terdapat di dalam 
daging binatang jullalah itu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4070 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/360961440593337/ 
1246. BAGAIMANA HUKUMNYA MEMELIHARA BURUNG 
DALAM SANGKAR 


PERTANYAAN : 
Sulaiman Arrifa'i 


Assalamu'aikum wrb... mau tanya dalam islam, 1. Bagaimana hukumnya memelihara burung 
didalam sangkar ? 2. apakah boleh memakan daging burung elang ? mohon berbagi..!! syukron, 
wassalam 


JAWABAN : 

? Dawood Yusnandi 

Jawaban 1 : 

Allah Subhanahu wa Ta'alla berfirman: 


SI Jt AV IPL as YG PI GA ya Laga mm. 


" Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan 
kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu."(@S. Al-An'am: 38) 


Ole Ugrn BR Lal 6 tone GAIB 6 yan 3 peluny dal AI Calan AI Jgany pa US JB da2 AI ly gram Ul ey « 
Hn sales Landa Iya) $ Las Ola pemda JL pelag tale AI alaa Gil end PAI Sad! Meli Mp Uda 
ASI Dp NI JUL lag OT aa Y OlIJE LGA IU Soda Gb gai Jis « lala U8. 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA. Ia berkata aku pernah bersama Rasulullah SAW di sebuah 
perjalanan ketika beliau sedang membuang hajatnya, kami melihat ada seekor burung yang 
mempunyai dua ekor anak. Lalu induknya datang dan terbang berputar-putar mencari anaknya. 
Kemudian Nabi SAW datang dan bersabda:" Siapakah yang mempermainkan burung itu dengan 
mengambil anaknya? Kembalikanlah anak burung itu kepadanya."Dan beliau juga melihat 
perkampungan semut yang telah kami bakar. Beliau bertanya:" Siapakah yang telah membakar 
perkampungan semut ini?"Kami menjawab: " Kami." beliau bersabda:" Siapapun tidak pantas 
menyiksa sesuatu dengan api kecuali Tuhan yang telah membuat api."(HR. Abu Dawud: 2675) 


JI Upah alat 6 LIL Ga Leto Ba da ilal Cade1JU pelag dala AI la AI Jyary Ol Legit Al ab) yag sal UP « 
PI Jeli ya JS ks PY) Uta S3 uga 9 leseabi AV. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA . Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda:" Ada seorang 
wanita di siksa di dalam neraka, lantaran seekor kucing yang di kurung olehnya sampai mati. Di 
mana ia tidak memberi makan dan minum kepada kucingnya saat ia mengurungnya dan ia juga 


tidak membiarkan pergi untuk mencari serangga atau makanan di bumi." Muttafag 'alaih Bukhari: 
2365 dan Muslim : 2242) 


Dinukil dari Kitab Riyadus Salihin Karya Imam Nawawi Rahimahullah. Silahkan antum merujuk 
pada kitab aslinya. 


Dikhawatirkan antum sebagai manusia teledor dalam merawatnya yang menyebabkan kematian 
atas penahanan kebebasanya, sehingga mendatangkan murka Allah. 


Jawaban 2 : 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4071 ) 


2kaadl oya PU 3 IS) alel oya HP 13 JS ga der. 
" Diharamkan bagi umatku (untuk di makan) semua yang memiliki kuku cengkraman dari jenis 
burung dan semua yang bertaring dari binatang buas."( HR. Abu Dawud). 
2 Yupiter Jet 
daa AA tadi BE SY lie (AN Y yo GUN Fo Aga as de. 
41953 ya2y Gyd Lisdil— 
Bagi seseorang diperbolehkan menahan (memelihara) hewan walau untuk sekedar mendengar 


suaranya atau melihatnya, atau menahan anjing untuk kebutuhan, dengan syarat hewan-hewan 
itu diberi makan. 


UNAS SAN asal!) AN m3 ads ASI ya ph Le JIN put Bts dating Uc AS ag La ai 
papat padi Ggra dya SIN KIS Ale ya patal gran (PL AI lela pads Kid (3 Ale Lal aU 
#30 Jai 2) in Gang Mela BI Il AI Jay GA ala ya AE 3 IT) eledi ya MI S3 JS II Je Vtede 
all mager gamang padily eling jin URL) EJLII Heli SS yag PA SI TIA bi 
SJ - elang. Tentang keharaman ini, haditsnya telah di post di atas 
(—3O5 AI) Kai IAI AL op AAL Wale al 1 gl 3 Jasa jl 1 ASI 
71/158. Wallohu a'lam 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/351996748156473/ 
1268. BELUT,HALAL ATAU HARAM ? 


PERTANYAAN : 
Nur Aini 


Assalamualaikum. aini mo nanya ni. bagaimanakah hkmnya makan BELUT? terimakasih atas 
jawabannya 


JAWABAN : 
2 Siroj Munir 


Ini sudah sering dibahas,intinya khilaf, namun pendapat yang kuat adalah hukumnya halal. Ada 
kitab khusus yang membahas masalah ini namanya AS SOWAIAUL MUHRI@OH, atau biasa 
disebut KITAB BELUT. wallohu a'lam 


? Masaji Antoro 
La 1 Wap) Badi gai ya | me KN SU 1 JW Sp Il em al ar gan jo Lang Pn Aa ig 
dan aa IPP LAIN Ca NASA la KAV Ii AA Ely GALAK yag sll Ceng OLI dah. 
da IU Demi D3 Jt as ge GAN aya, 
INKILIIS, Belut... Dalam hadits marfuu'nya sayyidina Ali ra, sesungguhnya beliau mengutus 
kepasar kemudian berkata “Janganlah memakan belut'Belut ialah hewn yang mirip ular yang 


buruk makanannya ia disebut juga dengan marmahi.Pelarangan diatas bukan kearah hukum 
haram namun makruh.Demikianlah riwayat hadist dari sayyidina Ali ra.Al-Azhary dari 'Ammaar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4072 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


meriwayatkan dengan menggunakan huruf Gaaf “INGLIISY”. | An-Nihaayah Fii Ghariib al-Aatsaar 
/183 |. 


Dalam ibarah berikut dihukumi HALAL 
D yanl Sist 23 Aagi! Ape 3 Rasuah! yna ag rt ding Eamadl €Lyil panas Jas Lama! Cya OLI 2 del JS PE SI, 
B5 ag 
Hukum kehalalan yang berlaku pada bagian potongan tubuh dari ikan, mencakup pada seluruh 


species jenis-jenis ikan yang ada diantaranya belut yaitu ikan yang berwarna hitam dan berbentuk 
bulat. | Al-Figh al-islaam 1/30 |. 


Istilah nama-nama untuk belut 

ag 6 ek 1 JB Bag 6 SINI GAES 1 GLEN! oil. Tenoas ag 4 Kilo de A01 mall Gali II: aki 

Ap yaa Lal 3 AYI JB 6 UN INI Ma ya pang NI, (DU ari ya 1 La JB) AN SH Old. 

INGILIS, ANGILIIS, INGILIISikan dengan bentuk fisik seperti ular, adalah hewan “Ajam (diluar 
arab)lbn “Araby “Ikan kecil Ankaliis”"Marrah “Angaliis adalah al-Jary dan al-Jiriit, belut'Al-Lays 
“Dengan membaca fathah lam dan alifnya ANGALIIS, sebagian ada yang menkasrah lam dan 
alifnya INGILIIS.Al-Azhary “Menurutku memang bentuk kalimat yang mu'rab”. | Lisaan al-'Araab 
hal 177 |. Wallahu A"lam Bis showaab. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/366831886672959/ 
1282. BETERNAK DAN JUAL BELI AYAM BANGKOK 


PERTANYAAN : 
Truno Joyo 


Numpang Nanya poro Sedulur,Pertanyaan Titipan.. Begini Pertanyaannya,Bagaimana Hukumnya 
memelihara/menernak ayam "BangkoK".. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Memeliharanya halal, tetapi menjualnya pada orang yang ia ketahui atau ia duga kuat untuk diadu 
adalah haram. 


Ab Agak Edy Ag ppm SS pk 2 yAYIy Ka il (Oam odonn lb) Ae (ok as Aa) kal tr (3) 
Bls Io ai le AI Ol gd ena Kala (3 Fida AI Tahi YP pan NAS dam Jend HA pionblial AU 
ola S AP Ob S3 Jadi al ob jl GEA II S3 pt SUS Ang CA Jay AYI aa 


"Dan haram menjual semacam anggur bagi orang yang sudah diketahui atau diduga bahwa dia 
akan mempergunakannya sebagai barang yang memabukkan untuk diminum, dan menjual laki- 
laki muda yang rupawan bagi orang yang akan melakukan homoseksual dengannya, dan menjual 
ayam jago untuk disabung, menjual kambing untuk diadu, dan menjual sutra kepada orang laki- 
laki yang akan memakainya, begitu juga menjual semacam minyak wangi misik pada orang kafir 
yang membeli untuk mewangikan berhalanya serta binatang pada orang kafir yang diketahui 
hendak dimakan tanpa disembelih ."Redaksi Syaikh Islam “Keharaman penjualan tersebut bila 
dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya 
sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh”. | I'anah at-Thaalibin 111/23-24 |. 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4073 ) 


2 Truno Joyo 


Lhoh saya kan cuma ternak mas, masak saya harus meneliti satu persatu orang yang mau 
membeli ternak saya...Katanya di dalam gur an di sebutkan bahwa dosa itu di tanggung atas 
perbuatan/prilaku sendiri2.. 


? Masaji Antoro 


Kalau ia yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang hendak ia jual pada 
seseorang hendak digunakan untuk diadu yang haram GAN, ini namanya masuk bahasan 
JAANAH ALA AL-MA'SYIYAT (menolong perbuatan kearah maksiat) seperti agan yang menjual 
pisau pada orang yang diketahui hendak dipergunakan untuk membunuh orang lain, Allah 
berfirman : 

D2 SMAN Log AYI BIS NY ena, HI Telp el 


“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- 
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(@S. 5:2) 


Kalau agan tahu sarana yang agan jual hendak dipakai untuk maksiat, memang diharamkan agan 
menjualnya, Bagaimana cara menolaknya ? tentu agan lebih ngerti ketimbang kami.. Apa tidak 
menyakiti dan berbohong ? Ketimbang agan ikut dalam lingkaran kemaksiatan karena ikut andil 
menfasilitasinya... 


Keterangan tambahan : 


-9 


Ngak Sirah JS WI pai Ag apk Ba aya Sp dl Ga pa Ol Oa 2s yaa ea 
AT Ka NT ja Ta Ap an ha Yo ga 
aa AA 
| Asnaa al-Mathoolib 11/41 . 
BII aa mang Old Alat april OY Y jl akad SMA jadi! 2 Ig ALAN Sang adi JAS slider at maany 
Olga par Bo pal il SI, 
| Mughni al-Muhtaaj 11/12 |. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/368841053138709/ 
1283. HUKUM MENGADU SUARA KICAUAN BURUNG 


PERTANYAAN : 
Odie Ali Baba 


Assalamualaikum wr wb..m'f sblum nya..( ada titipan pertanya'an..). Bagaimana hukum nya. bagi 
orang yang gemar MENGKONTES / MENGADU suara burung KICAUAN.. kurang lebihnya terima 
kasih..Wassalam.. 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam.  Memeliharanya untuk mendengarkan  kicauannya diperbolehkan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(407a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengkonteskannya bila tanpa uang taruhan (''wadh) hukumnya makruh dan bila dengan uang 
taruhan maka haram. 


aj Ny Wala pala dg all 0 ay ola Kere Ie el SI Ja ai pd am LA SI 3) 
TPP PI 

“Memelihara merpati untuk diambil telurnya atau anaknya atau untuk kesenangan saja atau 
sebagai kurir pembawa surat hukumnya mubah, dan dimakruhkan bermain-main dengannya 


dengan menerbang-nerbangkannya atau dengan diadu, dan tidak tertolak karenanya persaksian”. 
| Asnaa al-Mathaalib IV/344 |. 


PP ah HR PI AP Yaya LA) DNS ab3 LES Lani Ge Kal jt DB 


“Maka tidak diperkenankan mengadu hewan pada selainnya seperti sapi, burung, anjing dan 
sejenisnya, bila dengan uang aduan maka haram, bila tanpa uang aduan maka boleh”. | Al- 
Baajuuri 11/307 1. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/369866249702856/ 
1309. PERBEDAAN JANGKRIK DAN BELALANG 


PERTANYAAN : 
Birrul El-Zamuda 


Maaf nih saya mau nanya, Apa yang membedakan jangkrik dengan belalang ? Kok kalau belalang 
halal dimakan sedang kalau jangkrik g bleh?Tlg di sertakn ibarot kitabnya 


JAWABAN : 
? Hadiro Maut 
Tentang jangkrik... bahasa arabnya ash-shurshuru atau al-judjudu atau shorrooru-l-laili 
Jab Ama at UAS, Jadk derlaa AST Ci) Lela Temas JUS COLA ya dadi dah Ol ym lal JL sell d Jua gi no pall 
koi II 8 SP Ul yy Ll ya HI yag 
Alai Ana me jM SA) Ci yan gara VI SA Soma Ng (Jl Jnat Aoradel pad Ayda Ol pai AS) Jerat dil 1 Jas 
@yakitaY IV CA Haag AAN 9 Sesal Koko yag CA ya La dtng CEjjl ya La ding Loyal ya La nah Al, 
Jangkrik hukumnya HARAM karena kotor. | hayatu al-hayawan al-kubro 2/86 |. 
IU Sy aan pay Aale BI aan BI gary ga VP Hetal al oa AN da2 JL Ab IST mb Je O paku! AA 
AA 


Al-jarood - belalang, dalam sebuah hadits dikatakan" kami berperang beserta Rosululloh, dalam 7 
kali perang (dan) kami memakan belalang". Tentang kehalalan belalang ini, sudah disepakati oleh 
semua al-muslimun... | hayatu al-hayawan al-kubro 1/272 |. 


? Masaji Antoro 
Nambah dikit yaa... 

yaa elang jie Alang SAY Sp yA SN) SAN de Gilas Bol pr noni) air pal yRy DAA Uya Gila (SLR JP) 
Uno Day Lead dala ilahi Adha Rela! mad yh Gmail ja OT SU ISI Un akap dtang y Re Sa anang 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4075 ) 


Balon oya Boke Aailos 39 Ol ino Aalory boy La pi ja 3 Oon Lelang C3 OLaiBy Laguko 3 Olug Jerjl aa dg laa 
veda Re C3 Hal Dory Jian Ika) ad Lelang Ka jAS oleng Alah Jakag Jl O By oy Bas Jd eneg Oa deng Sad 
Gala BI Urakad Yi AS Ea Yg SNI IS pan dy Ain Toll AT Ob bl 3. 

| Hasyiyah al-jamal 1/172 1. 

dya 3 Olup Aly La pia Awang Aidil pe Alang JA Aan 3 Usil Alang SA) Sa say SA ya Giaa ala dp 

aan Inlladi AT bl el 3 my Opa 3 Oon Alang 3 Olesi, 

| Hasyiyah al-Baajuri 11/303 |. 


Spesifikasi belalang yang dihalalkan adalah seperti diidentifikasikan dalam kitab Jamal dan Baajuri 
bahwa jarod (belalang) adalah : 
" Saat bertelur mencari tempat yang keras yang ia gali dengan ekornya yang lancip 
" Berkaki enam, 2 didepan yang fungsinya sebagai tangannya, 2 didada dan 2 lagi dibelakang, 
yang diujung kedua kakinya berwarna kuning 
" Dalam penciptaannya memiliki kemiripan menyamai 10 binatang lainnya : Berwajah seperti 
kuda, berwajah kuda, bermata gajah (sipit), berleher sapi jantan, bertanduk unta, berdada 
macan, berperut kalajengking, bersayap burung nasar, berpaha unta, berkaki burung unta, 
berekor ular 
" Memiliki racun diliurnya yang mampu merusak segala tumbuh-tumbuhan. Wallaaahu A'lamu 
Bis Showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/371248382897976/ 
1349. HIKMAH DI BALIK PENCIPTAAN BABI 


PERTANYAAN : 

Rama El Rahman 

Kalo memang babi itu diharam kenapa diciptakan? 
JAWABAN : 

2 Abdullah Al-Bughisy 


Allah menciptakan sesuatu, belum tentu harus / untuk dimakan. tetapi ada hikmah lain yang belum 
kita ketahui. Sama pula pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan orang kafir yang justru ingkar 
pada Allah. Jangankan kita, para malaikat pun tidak tahu. Cobalah merenung dan berfikir 
sejenak.....pasti akan kita temukan jawabannya. 


? Masaji Antoro 

(60 2-2) (asa Baya pin Jong la Cab AI ata ja Aa Hain S3 ya ja Kes Ja J3) 
Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk 
pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan 


dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah 
thaghut?" Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.(@S. 5:60). 


Dalam ayat diatas dikatakan bahwa orang-orang yang membangkang perintah Allah untuk 
menjalani perintah beribadah bersama-sama dihari sabat dikutuk menjadi kera dan babi, dengan 
demikian hikmah dibalik penciptaan babi adalah sebagai peringatan agar setiap saat kemurkaan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4076 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan pembalasan Allah dapat terwujudkan meski tanpa harus menunggu datangnya hari 
pembalasan. 


AYI AS gn Jan AB sa ale CI OS dal ABE Ia Ja mjle3 303 eren LAM. 
| Tafsiir an-Naisabuur 111/144 |. 
SA Ky Ae oleng A3 Lean UI (ALI Sl Aoki Ril2 ) 00 BANI oya Gaun ja Gama G Ale din Jaliy 
OSN pie) LAKI ALE Ilang dabill Jaa y Relih ttd Ur yap Ae ab yap lan UI AJI RASA can Leela, DU pdl 
Ulas? , Lgi y DI padu ola Slip pegal Kade AS pjg BB | yet 
| Miftaah ad-Daar as-Sa'aadah 1/254 |. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link! Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/380169422005872/ 
1359. HUKUM BEKICOT 


PERTANYAAN : 
Nadif Abu Salwa 
Assalamu 'alaikum. Permisi...mau ikutan tanya...gimana hukumnya bekicot.?? 
JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Kitab Hayatu al-Hayawan al-Kubra juz 1 halaman 237: 
MP3 Ce s jas SY, ra Pan aa & OL adl s AI Ap ALAN HA EA ANA 
Hara. 
(Bekicot) ... (dan hukumnya) di haramkan karena menjijikkan. Ar Rafii sungguh telah berkata 


dalam masalah kepiting: Sesungguhnya bekicot itu haram karena di dalammnya terdapat 
kemudaratan, dan karena bekicot itu masuk dalam ke umuman dari keharaman rumah kerang. 


Dalam kitab Al-um juz Il hal 264 Imam Al-muthalibi Asy-syafi'i berkata : 
him BL PS uh Len OKI Obi Plt alay Il gly #ilpali ya ST JA Je Is AI An) (EI JL) 
Jis Jorge AL OP PSI Tah yag Sada! ya GILA Jeng JPN AS Aa 3 3 tag lang deler Abe Al yag" 
VA Lai Led ae Y JB" dis Jeray AI Ol dl ati Ka Op" Ola SI Ja" Sgkay "ALVI Tae SI ole 
ES on" LAI ah led al Y J3" Jeyye ALI 3 Jaa pin dn Ss ya jl small Ja " tambun polo Je 
Gatal La YP eat Olla Ab lh Laba ya UT ds eladh JA CH ya UT de elit po si all op ost 
LIA ale pbg" Jorge dl JB edi LILIN gado Kena pg Lain " 

Dalam kitab Mukhtashar Al-muzanni juz | hal 285 dijelaskan: 

La OjUL NS AV alis Dubai, NS aka 3 Jala pad AS OI LS Op HEYY CE aa el Lb 
SILIN Gsm G JEl2 pad olikitah BISU Ip SU Lag Ogadatag 


Dalam kitab @awaidul Fighi, hal 273, Al-allamah Muhammad 'Amim Al-ihsan Al-burkuti 
menjelaskan pengertian Al-khabaits: 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4077 ) 


Lg yag Candi On ya Lapby JI, adal y yag Hbd 3 PUN Jae SU Yg ayat OA LL LL 
Dg yak ya mid! GB yg Y La Gal LI selo Lg AJI JB 0 Kiki 2152 J9... 


Dalam kitab Fathul Bari juz IX hal 518, Imam Al-hafidz Ibn Hajar Al-asgalani menjelaskan dengan 
mengutip penjelasan Imam Asy-syafi'l ra: 


dita la Di jda Oai ad on dB DA kentu ACA Ge All ala Abg... 
Dalam kitab Igna' Juz II hal 582 dijelaskan: 
aa asanl dang Yg Ali yah Aa 23 Yg HE Yg Pe Ale Yg pel Yale jan jl US ad YA Y Ul gh JS) 
SEL ID pd Ta) Jl 3 SP IT NY OLS el yan Kala € Le Jaly Kemang 23 (SI Ol Jai pay Ali 
SE YY AL 3 Ui yaa al HI ditata Ol gam JS) etis Aa pena DG Gila LAS Ape | jeidl 33 Ol ya 
Cam apadly Kabah JAN BT Il AI OY Ul 04 S8 glu LS Aembeh p AI dy Olga... 
Dalam kitab Al-majmu' syarhul Muhadz-dzab juz IX hal 25 dijelaskan: 

Aonbatang Y BOS Oly AAS Jon KASI endtag 2 OLS OB Ah jau ayal!) Ig ya MS ya ag) Lan) Jual JU 
S3 SIN, He Jt LAI 3 3 Lang (AH ple pA) Ida ob IL) Jorge dB AT JA Hall 
OB SY Ade Lb Il er a33 etaly Udi a33 Ollasal OL Bg ml Jala 2L,AAI, Roll Jat ya SOE Oya Geddly Lali 
Yg JS Lam di SU Oky Lal US Ola Ja Ye OS UB Apt La Ill OA aa Y Le SGG HI 

Olgory dak PL Lagi... 
Dalam tafsir Fathul Gadir, juz II hal 42 Imam Al-hafidz Asy-syaukani menjelaskan: 
ASU Yg stoeas O AI LIS UUT: GUI, . AA mede bh 2 Ganda pl UP: Usah JliT BU SALA Gg 
AAN Say 4 RAY RAI aya Wilona AS La 1 LIBIDO 
2 Ghufron Bkl 


Kesimpulannya setiap hewan yang tidak ada dalil yang mengharamkan dan menghalalkan dan 
dipandang baik oleh orang arab maka hukumnya halal. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/368628796493268/ 
2630. HUKUM JUAL-BELI BEKICOT 
PERTANYAAN : 


2 Abu Zaki 
Assaalamualaikum, Numpang Tanya para kiai yang terhomat. Bagaimana hukum jual beli 
bekicot ?? Syukron atas jawabannya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalam, menjual bekicot menurut Syafi'iyah hukumnya harom tidak sah karena 
bekicot secara umum tidak bermanfa'at karena termasuk jenis hasyarot walaupun bermanfaat 
pada orang tertentu : 


SA ESIS atm Lah dinkin pasy JUI Aelol 0 seal ii dalilia 3 JW JG Ya ag Y MY Ah Tai Y La ma Y, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4078 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


VE AYI LA 3 Lenka oya Sa Le 0 Yg AI II, sni Ud Yi 

Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah bila bermanfa'at hukumnya sah : 
"Jian Ah La JS Ol SIS Genk US gai OLS IS) DU, AS pl ghly SES Hg aa SNAS NE Red 
DA meaail MU) SY lia yo Jildat ig eat PN Jilbe NI YYY Ra II Galaka (le AAA. £ Ang OM Le, 
YAN MSI ab Ie Boedi Tadi. gaya y 2g 3 FE) tor 4 Ola 3 OLug elit, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/580246695331476 


1363. BABI JADI-JADIAN, NAJISKAH ? 


PERTANYAAN : 
Faiz Al Dablegi 


Assalamu alaikum, pernah dengar cerita babi ngepet ? pertanyaanya : apakah menyentuh babi 
ngepet ( babi jadi-jadian ) termasuk najis mugholadzoh ?monggo. ...,. 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Kalau memang babi tersebut benar-benar babi jadi-jadian, bukan babi asli 
maka tidak menjadikan najis mugholladzoh saat menyentuhnya karena bentuk aslinya adalah 
manusia. 

us JB Gak! BI 3 LAS LASY Lagi ya (SI Gagal ma Gasa g BIA Jordi Gods sll SJ Ld en Gas 
Aa NA Ai ye TPP opa ON US uya gila Yg Dee ASP lan Hoo Gd Oia Op OA Rina ln df 

hal 27 GB oyai Oly Laga jlor Air Tj Ml 

Yang membatalkan wudhu ada 4, Yang no 3 adalah pertemuan kulit antara pria dan wanita, dan 


batallah wudhu dari masing-masing orang yang menyentuh ataupun disentuh karena kedua- 
duanya sama-sama merasakan kenikmatan persentuhan. 


Ahmad Bin Gasiim al-Ubbadi berkata “Melhat dhahirnya redaksi batalnya persentuhan kulit di atas 
meskipun merubah bentuk dalam wujud keledai atau anjing misalnya dan yang demikian tidak 
menjadikannya penghalang akan hukum batalnya persentuhan kulit mereka karena mereka tidak 
keluar dari bentuk aslinya (yakni manusia), dari sini menjadi jelas bahwa bila seorang pria 
menikahi jin perempuan boleh menggaulinya meski ia berubah bentuk dalam wujud anjing. 
| Hawaasyi al-Madaaniyyah 1/105 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/374595979229883/ 
1474. DAGING ANJING, HALAL ATAU HARAM 


PERTANYAAN : 
Anggota Dpr RI Fraksi III 


Assalamuaikum.Mau tanya tadz, Apakah daging anjing itu masih samar halal haramnya?Atas 
Penjelasannya trima kasih. 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4079 ) 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam wr.wb. Anjing termasuk hewan yang di haramkan karena termasuk kedalam 
kategori khobaaist.. 


CA ae 4 3 Jl di JB 
bedeng OS Ol y Gal merana, IN jin 3 NS 2HI NAS 3 LAI oa YAI IS Ny 
Y/ Yo jl YI us 
2 Uponk Sgr Ulilalbab 
Daging Anjing itu haram sebab termasuk khobisah dengan dalil Algur'an dan Alhadist.... 
ah api Cage ASI 1 eekag elo AN ap Vj le Jay S LIA aya AN, S LAIN ade (3 
kerbYI H4 3246 1 & IAI DUS 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
JAV potd, HIS Rekal CAT Sya tg Gaia SUS IS SIT eleii ygin Sp 21: II SL JST 
(EGA JS JB play tele AI lp AI Syany Ol din AI ly Bra al Lah MUA Jaktala SAN Ae IS Katon pl 
MU JB 4 aa ad aa al meng (AAL SIN MA 2 OY3 ASI So JT GAS, (ly al SG kami ya 
SIS IT IU J3 ya Hi BI (2). 


Oya dana Ma Pl oa ea JS "ina ad sam (31 1534). 
(2) 117 12 (pes! ketiley 6 23673 Jak cal. 
MEMAKAN DAGING ANJING 


Mayoritas Ulama (Hanafiyyah, Hanabilah, Syafi'iyyah dan pendapat terkuat pada Malikiyyah) 
menilai hewan yang memiliki taring untuk memburu mangsanya adalah haram baik hewan 
tersebut piaraan seperti anjing, kucing ataupun liar seprti harimau dan serigala. Pernyataan diatas 
berdasarkan hadits nabi “Setiap hewan buas yang bertaring memakannya adalah haram” (HR. 
Muslim) 


Namun dikalangan Malikiyyah terdapat pendapat yang membolehkan daging anjing.al-Khotthoob 
berkata “Aku tidak melihat dalam sebuah madzhab ulama yang membolehkan memakan daging 
anjing”. | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 35/131 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/396549007034580/ 
1542. HUKUM TINTA IKAN CUMI-CUMI NAJISKAH ? 


PERTANYAAN : 
Ayda Az-zahra 


Nderek tanglet : tinta hitam pada cumi2 najis apa tidak? Di beberapa pertanyaan terdahulu saya 
cari masih mauguf. Mohon di bahas ulang...Syukron.... 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4080 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Apakah cairan Ikan Cumi-cumi itu najis ? | oleh : Siroj Munir , Ubaid Bin Aziz Hasanan |. 
Deskripsi masalah : Dalam kitab Bughyatul Musytarsidin tertulis ibarat : 


SL Yg pai yaaa OLI aa G Jera SAI dya NT al OP seba SAI 3 sr alan 


Pertanyaan : Apakah yang di kehendaki dalam ta'bir tersebut ,warna hitam yang ada pada cumi- 
cumi atau nus (jawa red) ? kalau tidak ,ikan apa yang dikehendaki dalam ta'bir tersebut ? (Sa'il : 
PP.Alfalah ,ploso mojo Kediri) 


Jawaban : Yang di maksud dengan warna hitam di atas ialah cairan berwarna hitam yang 
terdapat pada cumi-cumi (jawa : Nus ) 


Catatan : Masalah status najisnya cairan hitam tersebut masih di perselisihkan hukumnya antara 
para ulama' . Sebagian Ulama' berpendapat bahwa cairan tersebut najis dan sebagian yang lain 
menghukuminya suci . 


Referensi : 
1. Tsamrat Ar Raudloh As Syahiyyah , hal : 12 
2. Bulghat Ath Thullab Fi Talkhis Fatawi Masyayikh Al Anjab, hal : 106 
Jl yan Bra SU Sale 23 KB La 5 Atma) danila 12 pp Anak 3S, Rei AYI ya lali ll Ing Aa JA Gg 
JB oya Ups dinlemi Rep Ula SAB 1 Aly LIL DUS UI gia af oa yah ag olglor) Ula Sal OLI jam 
bad ali Jah yu Sl Lead Sy J3 Atuk! odia al SEL geri INI Rini C3 Aing Kalori LL 3 16: 0 V)lee 
Uladu Giat Iis OY God Ian Siman Ol Jilal (Asih Y pl Gb ya yah oya Ja of Ol 
Masalah : Bagaimana pendapat anda sekalian-Semoga Alloh menambahkan ilmu kalian- 


tentangtinta hitam yang keluar dari sebagian ikan yang sudah dikenal dinegara kami ( Bahas 
Jawa: “ Nus “), apakah dihukumi najis ? mohon dijelaskan dengan keterangan yang memuaskan. 


Jawab : Penulis kitab Bughyatul Musytarsyidin pada bab An Najasah halaman 16 menghukumi 
najis dan menganggap salah jika ada orang yang menghukumi suci. Keterangan yang sama 
ditemukan dalam kitab Safinatus Sholah. Silahkan ditinjau kembali. 


Ketahuilah bahwasanya terjadi perselisihan pendapat antara para pakar dibidang perikanan, 
apakah cairan hitam yang keluar dari ikan tersebut keluar dari bagian dalam ikan atau tidak ? 
.maka dari itu harus dipastikan dulu mengenai hal ini sebab ini adalah sesuatu yang dapat 
dibuktikan langsung. ( Tsamrat Ar Raudloh As Syahiyyah , hal : 12 ). 


tail 106 5 yo So By Aa adab Gemdi SEYI ce ah 3 MJ AL Gh : 

of Jalal desah Lab 03 VI LS OS JPU ya ya Jar dah Sakit U2 Old jang Bong SAI 2 ya 1S Alan 
AA dh yg Vly LL OKI taiIU bl yh PU ya OLS ISI SN yudi Tika OT Ga 1 ElB Oldk Gay Le Ika OY Aiinan 
HS Sy oa II Uleedl JUS ye Ag Gaia La dell dl Alaon Ag Dl yudi Ia Ol: Ulin Gam JB A84 . Lab OK 
Set ahiy. Latb Day Tao pad oh dl Lol di SI UnlalUYI pak Golis YP d0 Ai ektopik eat SU 

| Masalah Tsa' | Cairan hitam yang ditemukan sebagian ikan yang masih diperdebatkan apakah itu 


keluar dari bagian karena itu dihukumi najis ataukah tidak sehingga dihukumi suci ? maka dari itu 
harus dipastikan dulu mengenai hal ini sebab ini adalah sesuatu yang dapat dibuktikan langsung. 


Saya berkata : Bahwa cairan hitam ini jika memang keluar dari dalam,seperti halnya muntah maka 
dihukumi najis, namun jika tidak maka seperti air liur jadi dihukumi suci. Sebagian Guru-guru kami 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4081 ) 


berkata : “ Sesungguhnya cairan hitam ini diciptakan oleh Alloh sebagai perisai yang digunakan 
oleh ikan tersebut yang melindunginya dari ikan-ikan yang besar,jika ada ikan besar yang ingin 
memakannya maka ia mengeluarkan cairan hitam tersebut agar ia bisa bersembunyi,jadi cairan 
tersebut tidak bisa disamakan dengan muntah maupun air liur sebab cairan yang memiliki 
keistimewaan seperti ini hanya dimiliki ikan tersebut. Wallohu A'lam. 


2 Abdullah Afif 


Ketiga : karena cumi termasuk ikan (HUUT) , dan darah & kotoran yang terdapat dalam ikan kecil 
hukumnya suci, bahkan ada yang mengatakan walaupun dari ikan besar. Hal ini berdasarkan ta'bir 
kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 15 : 


ye Y aily 6 tmn IT JI gang Lg ly Ca ya pisa Ulama Bye Be ijab de abg pg Pjg Pe Lal Gil May 
Las SI) dala Sp yaa 


WA GAD ITTAFAGA IBNAA HAJAR WA ZIYAAD WA MIM RA' (Muhammad ar Ramli) 'ALAA 
THAHAARATI MAA FII JAUFISSAMAKI ASHSHAGHIIR MINADDAMI WARRAUTSI WA 
JAWAAZI AKLIHII WA ANNAHUU LAA YANJUSU BIHII ADDUHNU BAL JARAA 'ALAIHI MIM WA 
RA' (Muhammad Ar Ramli) AL KABIIRA AIDHAN 


Ibnu Hajar, Ibnu Ziyad, Muhammad Ar Ramli dan yang lainnya bersepakat atas sucinya darah dan 
kotoran yang berada di perut ikan kecil, dam boleh memakannya, dan tidak najisnya minyak 
karenanya.Bahkan Muhammad Ar Ramli memberlakukan juga ikan besar atas hal yang demikian. 
Maka menurut pemahaman saya, tinta yang terdapat dalam cumi bisa digiaskan dengan ta'bir 
diatas. Wallaahu A'lam. 


Ta'bir Bughyah halaman 15 : 
SPI Bea JS Ot Rima ole gann II CBN pai ad OLI aa deng SAI oya IL ea Of seba ai 
JII OA lens Lyon po Abg diah Il po ya II 2) SAN All 9 ya YI Na dtng Ca Olga er ye TI 
LV AS Gang Aina Alah AV ca ya VI Tika JyU paUah Lpgadi ga Rano Dalan ya Len gb IN, III nan 
Ul aa 45 Leles JB yag Cisttaal 
Alladzii Yazh Haru Anna Asysyai'A Al Aswada Alladzii Yuujadu Fii Ba'dzi Al Hiitaani Walaisa 
Bidamin Walaa Lahmin Najisun Idz Shiriihu 'Ibaarati Attuhfah Anna Kulla Syai'In Fil Baathin 
Khaarijin 'An Ajzaa'l Al Hayawaani Najisun Wa Minhu Haadzal Aswadu Lil "Ilatil Madzkuurati Idz 
Huwa Damun Au Syibhuhuu Wagad Sharrahuu Binajaasati Al Khurzati Allatii Fi Alkarisyi Ka 
Hashaalkulaa Wal Matsaanati Likhuruujihaa Min Ma'dininnajaasati Ma'a Syibhihaa Biththaahiri Fa 


Aulaa Haadzal Aswadu Wa Li Annahuu Fadhlatun Mustahiilatun Wahiya Najisatun Illaa Maa 
Ustutsniya wa man gaala bithahaaratihii fagaf akhtha 'a. 


Pendapat yang zahir bahwasanya sesuatu yang hitam yang ditemukan dalam sebagian ikan, 
bukan darah dan bukan daging, adalah najis Karena sharihnya 'ibaraot Tuhfah: Sesungguhnya 
sesuatu yang terdapat di bathin yang keluar dari juz hewan adalah najis. Termasuk sesuatu 
tersebut ialah barang yang hitam ini karena illat yang isebutkan, karena sesuatu yang hitam 
tersebut adalah darah atau serupa darah.......dst. 


» Ibnu Ma'mun 
1 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4082 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sesuatu yang keluar dari sebagian hewan laut, yaitu benda hitam seperti tinta yang digunakan 
untuk menulis, adalah najis, karena benda itu merupakan kotoran yang keluar dari jauf. 


2 Ibnu Toha 
Ibarot yang menghukumi najis ada di Kitab Sullam Munajat dan Bughiyah : 
DB ya Ikat SY Oa SG SAI IS dya CB yag Padi DU YAN TALI 
"Segala sesuatu yang keluar dari sebagian jenis hewan-hewan laut yang berwarna hitam seperti 
tinta untuk menulis maka hukumnya najis. Karena sesungguhnya cairan itu adalah lendir yang 
keluar dari rongga perut". (ket. Kitab sullamul munajat hal.7). 
Cb JS Ol Akon Bl Tana II SEN g ph ad 3 ULA Uia Bong SAI 9 yan VI el Ol peler SAI 2 1G Utama 
Agab YR SI 2) AN Ala yan VI Ia dia 9 ya Olga el pel US TU UPI 3 
"Pendapat yang jelas menyatakan bahwa sesungguhnya sesuatu berwarna hitam yang ditemukan 
di sebagian jenis ikan dan itu bukan dari darah atau daging maka najis hukumnya. Hal ini juga 
termaktub dalam kitab At-tuhfah yakni segala sesuatu yang berasal dari dalam perut yang keluar 
dari sebagian binatang hukumnya najis dan termasuk didalamnya adalah cairan hitam,hali ini 


karena alasan yang sudah dikemukakan sebelumnya yaitu termasuk darah atau sejenisnya. 
(ket.bughyah hal 23). 


Jadi, kesimpulan hukum dari tinta ikan cumi-cumi adalah khilaf, yang mengatakan suci 
berdasarkan dalil dari kitab : 

- Tsamrat Ar Raudloh As Syahiyyah , hal : 12, 

- Bughyatul Mustarsyidin halaman 15 dan 

- Bulghat Ath Thullab Fi Talkhis Fatawi Masyayikh Al Anjab, hal : 106. 


Adapun yang mengatakan kalau tinta tersebut adalah najis, berpegang pada kitab : 
- Kitab sullamul munajat hal.7 dan 
- bughyah hal 23. 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/423527754336705/ 
1544. IKAN HIU, HALAL ATAU HARAM 


PERTANYAAN : 
» Ibnu Sittah 


Afwan, Ana minta penjelasan sama semua penghuni Piss, di tempat saya bbrapa minggu yang 
lalu mendapatkan ikan Hiu, pertanyaannya bolehkah memakan ikan hiu tersebut, mengingat dia 
termsuk hewan laut ataukah haram mengingat dia mempunyai taring ? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Menurut pendapat paling shahih di kalangan Syafi'iyyah ikan hiu hukumnya HALAL 
GE Jp) Rel Jai dalang Laga HPN JII le Gaet Kabel, PI Ta pas Ol (ed TPI Jeda) 
& Ain Y dea JS Pad Gb ai Ol asli mual JUS $ pam 3 WS 3 by AI 3 De (HL pa 
(Menurut pendapat paling sahih pada keduanya) artinya tidak diharamkannya ikan hiu dan danils 


www.islamuna.info 


HEWAN ( 4083 ) 


berpijak pada pendapat yang paling shahih diantara dua pendapat ulama, sebab menurut 
pendapat lainnya menyatakan keharamannya). (Perkataan pengarang an-nawawi dalam al-Majmu' 
berkata...) ungkapan diatas dalam kitab al-Majmu' sesuai redaksi pada kitab Fath al-Jawwaad 
“Pendapat yang shahih dan kuat menyatakan sesungguhnya setiap hewan di lautan halal 
bangkainya kecuali katak”. | Paanah at-Thoolibiin 11/252 |. 


PA SAN aa BS IU AP yA Alan af (pg Sy eka Png 3d pa CP) 
DI pan SUS Il ad 

(Dan diharamkan hewan yang hidup didarat dan air seperti katak)... (Dan buaya) berbeda dengan 
ikan hiu sesungguhnya ia halal seperti pendapat yang difatwakan oleh al-Muhib at-Thabry, sedang 


kuda laut juga halal sebagaimana fatwa sebagian ulama”. | Hasyiyah al-Jamal 22/382 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/404899719532842| 
1550. KEHARAMAN BIAWAK vs KEHALALAN DHAB 


PERTANYAAN : 
Cecep Furgon 


Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh....maaf nih orang bodoh bisanya cuma 
nanya..hehehe...Di dalam Hadist yang mafhumnya halal seekor binatang, bahasa arabnya Dhob 
yang di terjemahkan biasanya ame biawak...ini maksudnya biawak yang banyak di indonesia atau 
ada biawak khusus di arab..... Jazakallah ilmunya trimakasih,,,? 

JAWABAN : 

? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wa rohmatullahi wa barakaatuh. Biawak yang ada diindonesia bukan dhob.. 
Biawak HARAM sedang DHOBB HALAL 
— ta. s0. 0g II Saga 0 2 0. — 3g £ 0... £ 90. 0 2200 S0 SA 3 PB... 30. 
Uy sya Layu Camat IS dd dil ed aa Vai dil ejag Rian Hilang Uh Jo Ata Ol pan ya (by UP) 


Ha se Ma da 
(Keterangan binatang dhab) binatang dhab adalah binatang yang menyerupai biawak yang 
mampu hidup sekitar tujuh ratus tahun, binatang ini tidak minum air dan ia kencing sekali dalam 40 
hari, betinanya memiliki dua alat kelamin betina dan yang jantan pun juga memiliki dua alat 
kelamin jantan. | Hasyiyah al-Jamal XXI1/243 |. 
» Chabib Musthofa El Audsy 
BIAWAK vs DHAB di Muktamar Nahdhatul Ulama ke-7 di Bandung pada tanggal 13 Rabi'uts Tsani 
1351 H/ 9 Agustus 1932 M menerangkan sebagai berikut : 
SOAL : Apakah yang dinamakan binatang biawak (seliro atau mencawak) itu?Apakah binatang 
tersebut ialah binatang DHABB yang halal dimakan? 
JAWAB : Binatang biawak (seliro atau mencawak) itu BUKAN binatang DHABB, oleh karenanya 
maka HARAM dimakan. 


Keterangan dari kitab :Hasyiyah al-@alyubi 'ala Syarh al-Minhaaj 4/259, cetakan al Haramain : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4034 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@AULUHUU WA DHABB WAHUWA HAYAWAANUN YUSYBIHUL WARAL YA'TISYU NAHWA 
SAB'AMI'ATI SANATIN WA MIN SYANIHII ANNAHUU LAA YASYRABUL MAAA WA 
ANNAHUU YABUULU FII ARBA'IINA YAUMAN MARRATAN WA ANNAHUU LIL UNTSAA 
MINHU FARJAANI WA LIDZDZAKARI DZAKRANAANI 


Binatang DHABB adalah binatang yang menyerupai biawak yang hidupnya bisa mencapai sekitar 
tujuh ratus tahun.Diantara yang berkaitan denganbinatang DHABB ialah :Binatang itu tidak minum, 
kencing satu kali dalam empat puluh hari. Betinanya mempunyai dua alat kelamin betina, dan 
yang jantanmempunyai dua alat kelamin jantan. | Sumber: AHKAMUL FUGAHA halaman 119 |. 


Adapun sedikit perbedaannya adalah : 
B : Biawak 
D : Dhab 
- Kepala 
B : Lancip 
D : Agak bulat 
- Ekor 
B : Lancip halus 
D : Kasar seperti ekor buaya 
- Kulit 
B : Bersisik halus seperti ular 
D : Bersisik kasar dan tebal 
- Kehidupan 
B : Di tempat yang lembab atau berair seperti lembah, tepi sungai, rawa-rawa, danau atau 
sawah. 
D : Di tempat kering padang pasir. 
- Makanan 
B : Termasuk jenis karnivora, pemakan ayam, kodok, yuyu, tikus atau bangkai 
D : Termasuk jenis herbivora, pemakan rumput-rumputan di padang pasir. 


Beberapa hadits tentang Dhab : 


1. Hadits riwayat Ibnu Umar ra. ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya tentang dhabdan Nabi 
menjawab: Aku tidak suka memakannya, tetapi aku tidakmengharamkannya. (Shahih Muslim 
No.3598) 


2. Hadits riwayat Khalid bin Walid ra.: Bahwa ia bersama Rasulullah saw. mendatangirumah 
Maimunah, isteri Nabi ra. yang juga masih termasuk bibinya dan juga bibi IbnuAbbas. Di 
rumahnya, ia (Khalid) mendapatkan daging dhab yang dipanggang, oleh-oleh dari saudara 
Maimunah, Hufaidah binti Harits dari Najed. Daging itu kemudian dihidangkan kepada Rasulullah 
saw. karena tidak diberitahu, maka Rasulullah saw. lalu mengulurkan tangannya 
hendakmemakannya. Pada saat itulah seorang wanita yang kebetulan sedang berada dirumah 
Maimunah berkata: Beritahu Rasulullah saw. apa yang kalian suguhkan kepada ia itu. Mereka lalu 
mengatakan: Itu daging dhab, wahai Rasulullah! Seketika itu Rasulullah saw. menarik kembali 
tangannya. Kemudian Khalid bin Walid bertanya:Apakah dhab itu haram, wahai Rasulullah saw? 
Rasulullah saw. menjawab: Tidak, akan tetapi di daerah kaumku, daging itu tidak adadan aku tidak 
suka memakannya. Khalid berkata: Lalu aku mengambil dan memakannya, sedangkan Rasulullah 
saw. melihat dan tidak melarangku. (Shahih Muslim No.3603) 


3. Hadits riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata: Bibiku, Ummu Hufaid memberikan hadiahkepada 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4085 


Rasulullah saw. berupa minyak samin, keju dan daging dhab. Minyaksamin dan kejunya dimakan 
dan daging Dhab-nya dibiarkan karena ia merasajijik. Daging itu pernah dihidangkan di meja 
makan Rasulullah saw. Kalau seandainya daging itu haram, maka daging itu tidak 
akandihidangkan di meja makan Rasulullah saw. (Shahih Muslim No.3604) 


Dulu banyak yang mentafsirkan hadits diatas bahwa DHAB adalah BIAWAK. Tapi setelah 
mengalami proses penelitian, ternyata kedua hewan ini sangatlah berbeda. Biawak termasuk 
hewan buas, karnivora dan juga pemakan bangkai yang jelas ini merupakan ciri hewan yang 
haram dimakan. Sedangkan Dhab adalah hewan jinak herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan yang 
sangat jelas kehalalannya berdasarkan hadits-hadits di atas.Jadi DHAB bukanlah BIAWAK, 
melainkan HEWAN YANG MENYERUPAI BIAWAK. Wallaahu a'laam... 


Lihat gambar masing-masing di website www.piss-ktb.com pada dokumen yang dimaksud. Link 
asal : 


" www.fb.com/groups/piss.ktb/419578004731680/ 
" www.fb.com/groups/piss.ktb/398661030156711/ 


1558. KEHALALAN ANJING LAUT DAN BABI LAUT 


PERTANYAAN : 
2 Ahmad Syafi'i Lathief 


Assalamu 'alaikum.. Mau nanya tentang hukum binatang."apakah Anjing laut dan babi laut halal ? 
Bagaimanakah ilustrasi Anjing laut dan babi laut dalam figih, apakah seperti yang kita lihat di layar 
kaca itu ? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Hewan laut walaupun berbentuk anjing asal hanya hidup di air maka hukumnya halal. Yang 
dikatakan hewan laut adalah hewan sekira ada di darat hanya bisa hidup seperti hewan yang 
disembelih / hayat madzbuuh. 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Hewan laut yaitu hewan yang jika keluar dari laut maka tidak akan bertahan hidup, yang artinya ia 
hanya bisa bertahan hidup di air termasuk dalam mencari makan, adapun jika keluar karena dari 
air untuk mengambil udara. Sudah dinash oleh imam syafi'i mengenai kehalalan memakan semua 
hewan laut yang tidak serupa dengan ikan laut pada umumya, seperti anjing laut, babi laut, macan 
laut dan sebagainya.berdasarkan al gur'an dan hadits nabi. "uhilla lakum shoidul bahri". Hadits 
nabi : "al hillu maitatuhu". | kifayatul akhyar 2/235 |. 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Kang ll el yang S3 II Rorlon Yg Jon yed tell Shan pak Jae VI Ja YL din Co BI pad Olyon (PP) 
Lepesei WYlin SID Ah B3) peda! Syari 83 y00 (ALS yaa La Lay dil iron Cola gl op gl dlenadl nb jl RedaaS all 
JA By ga JI pelan Aale AI ale Ayiry Padi An SI JA) Ia Oh peyang A1 ary ALAN ale yaiy JA 
Lena Ie Gia Chand Of Tea VI Reny Jet deg JB eU aje SUN BIS JB il ls dan AI eng aslaI 
| SUB BAHASAN | Binatang laut bila tidak dapat hidup saat keluar dari habitatnya kecuali seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4086 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kehidupan saat tersembelih seperti segala jenis ikan dengan segala macamnya maka halal dan 
tidak dibutuhkan menyembelihnya (saat hendak dikonsumsi), baik ia mati oleh sebab yang nyata 
seperti akibat shock atau diburu atau lainnya atau mati dengan sewajarnya. 


Sedang binatang laut yang tidak berbentuk ikan yang sudah dikenal masyhur maka terdapat tiga 
pendapat ulama dalam hukumnya namun pendapat paling shahih diantara ketiganya menyatakan 
kehalalannya sebagaimana yang ditetapkan oleh as-Syafi'i dengan berdasar firman Allah 
“Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut” dan sabda nabi “Yang halal bangkainya”.. Imam 
Syafi'i memberi ketetapan “Halal dimakan tikus air, Babi air”. Imam Nawawi berkata dalam asalnya 
kitab ar-Raudhah “pendapat Yang paling shahih bahwa nama ikan mencakup kesemuanya”... 
| Kifaayah al-Akhyaar 1/527 |. 


Ker pm Oohy paul Olga oya pl Gd Y LIS Blade SAI 

Yang dimaksud dengan ikan air adalah setiap binatang air yang tidak dapat hidup di daratan 
meskipun ia tidak dinamai dengan ikan. | Kasyifah as-Sajaa Hal. 50 |. 

AN SAN Haag BS lb AP pp Alan af (pg Sy eka Png 3d pa CA) 

DI pan 4 SUS Il pad 

(Dan diharamkan hewan yang hidup di darat dan air seperti katak)... (Dan buaya) berbeda dengan 

ikan hiu sesungguhnya ia halal seperti pendapat yang difatwakan oleh al-Muhib at-Thabry, sedang 


kuda laut juga halal sebagaimana fatwa sebagian ulama”. | Hasyiyah al-Jamal 22/382 |. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/421960884493392/ 
1603. DAGING KUDA, HALAL ATAU HARAM ? 


PERTANYAAN : 
BhAnie ShOefyan 
Assalamu'alaikum. PertanyaAn titipan, mohon penjelasan dan 'ibarotx ! bagaimana khukumnya 


mengkonsumi daging kuda ? Dan sah kah dibuat korban ?Sebelum dan sesudahnya terimakasih, . 
..monggo. .. 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam, Merangkumkan pendapat dari teman-teman. Kuda / jaran yang dalam bahasa 
arab disebut al-faros / al-khoil adalah jenis binatang pemakan rumput (herbivora),ia dapat berlari 
cepat dan mempunyai indra penciuman dan pendengaran yang sangat tajam.Hukum 
mengkonsumsi kuda adalah boleh,karena binatang ini adalah binatang yang halal untuk 
dimakanHanya saja menurut Imam Abu Khanifah,dan Imam Auza'i hukum mengkonsumsi daging 
kuda adalah makruh. Beberapa refrensi yang menyebutkan hukum pengkonsumsian daging kuda 
di antaranya : 


BU JSI AAU AendLaJUS Coil le Aaj Ra Sg KA JAN INI JB RAB Laka Al) ly Jl FN Lagian IL 
Saad Je 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4087 ) 


VI am AAN (ds adil 


Dan termasuk binatang pemamah biak yang halal dimakan adalah kuda dan jerapah...Kalangan 
Hanafiyah berpendapat : memakan daging kuda adalah makruh tanzih.Kalangan Syafi'iyah 
berpendapat jerapah hukumnya haram menurut gaol mu'tamad. 


lepebk Jab ah 9 Jd AP adas) ya RSJUNLAN 4 Relay Kala 3 amal al JSI JL) 

LAU da YI AMA Ie ai Haid 

Halal memakan binatang dlobb,dhobu'/hyena (binatang mirip anjing hutan),tsa'flab (sejenis 
musang),na'aamah (burung unta) dan kuda.Menurut pendapat yang masyhur dari kalangan 


Malikiah memakan daging kuda adalah haram,tetapi ada beberapa pendapat dari kalangan ini 
yang membolehkannya. 


SP Lead 3 JL pb 3 OI PS gd Pa gaga par 3 Aa AL Gala Al Jang Br 02 Lesu ad JA 
JELAS Kia ye JA ab ye ASI ME Ul yA GE y OLS Lai peka y dala AI el AI Syany A42 Ie UP" lari 
Lali 02 KY Oles 3 Jang is y gl gal JB LS H yania jl C0) Aa AlaYI 

YAI Go 


Dan dihalalkan memakan daging kuda karena ada hadis yang menerangkan,bahwasanya 
Rosululloh telah melarang kita makan daging himar dan mengizinkan memakan daging kuda. 
Meski daging kuda halal,namun binatang tersebut tidak cukup dijadikan sebagai binatang kurban. 


OP data 03 Le dala ag 1 Ia jaman coal SSL JG 9 ea DV pad 9 RSI) JI aka kl SAY 2m 

MSI y 1 Kimi 3 J9 IS Po ir Ulos" IS dag dl AI la sale de ema "1 Jb sll 
An INI JS Upin Un Cu Wan SL Lap Om 3 Liat Mia Yg UapE Serasa 

EVAN Oa AH 

Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 

Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/430487273640753/ 

1635. HUKUM MENJADIKAN KODOK SEBAGAI UMPAN 

MEMANCING 


PERTANYAAN : 
Didin Banjarmasin 


Para Alim ! Beritahukanlah kepada hamba, apa hukumnya menjadikan kodok sebagai umpan 
memancing ikan gabus ? 


JAWABAN : 
Khodim Piss-ktb II 


Assalam gobla kalam ya akhina fillah.. Saya kutipkan dari arsip PWNU Jatim : KEPUTUSAN 
BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR DI PP. Al-Rosyid Dander Bojonegoro, 30 
April-01 Mei 2011 KOMISI A, No 6. Membunuh Hewan Untuk Umpan. 


Deskripsi : Kita senantiasa dianjurkan untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam hal menyembelih 
atau membunuh binatang, baik ma'kul (boleh dimakan) atau ghairu ma'kul (tidak boleh dimakan). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4088 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagi penggemar burung dan orang yang hobi memancing, jangkrik sudah menjadi bagian dari 
kegemarannya, karena ia sebagai salah satu jenis makanan burung atau umpan memancing. 
Namun dalam menyajikan jangkrik sebagai makanan atau umpan terindikasi kurang 
mencerminkan berbuat baik terdahadap binatang. 


Pertanyaan : 
a. Bagaimana hukum membunuh atau memrotoli dalam keadaan hidup-hidup terhadap hewan 
yang digunakan sebagai umpan atau pakan burung? 
b. Bagaimana hukum memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, 
bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya? (PCNU Kab. Blitar) 


Jawaban : 

a. Memrotoli binatang (jangkrik) yang masih hidup untuk makanan burung adalah haram karena 
mengandung unsur ta'dzib (menyiksa), akan tetapi jika dibunuh terlebih dahulu lalu diprotoli maka 

hukumnya boleh. Dasar Pengambilan Hukum : 
101 GAP st! 
PLS ya Gg Milo makiy Ml ori abadi Lal Ol yel Abal Uang 
528 Dg HA AYI dina HS pal 
JS or PP ye JII ale Waton — Opa goal gag — Het 132 Sulang gal sudah on pilaae Lido yul Uahilon dilye Ui 
si das te Layisas J3 yap 2 bang tele MI duo Ai Jyany nga 1 gia Aa ed Kansn 1 JB Ao US 
adal Gala fa Ce Gala UD Of Loh Ld den au Jr 
AM pd Ob al ue 
Lin JB 0 Olga gg lee ya Aa Ba al Wikan 2 € Jain op Aa Ui HIU gala YAI Ae op MAS Use 
Dayitan IS Lan 3 Jaka AN Jang Cas 1Jaha Dj Sanata HIU pd 0 yag GP Mad ya elo yee IAI ate 
Han il Sh le AS 8D ob dh AN Gp dl me el 
| | 193 6 pp Yas 
Lah dala Bg Terb PSI lo YL ob ad aji GE) dp L ds oran oyinall diy Uji aa (loyisas J3 ca) 
ASIN padi Jas aj, Lakon dalyo 3 (ap ka) early Adel 3 lebay jay DUA Gp BI Jaat jay Le 
Aa don PAS AAU (RAI pa) dala talny ABS la ye al, 3 (Ws AT US SY! ye Bole Lado Bill jack 
S3 Lot ya Gili pian Meh ad US aji dal) dai Yg AS AS OT 2JW AI gang L Lek Lag 1 Jd ot) 
Jen Jia PAN EA Elo dy Kal par elor Uas To yinas Ja oa one) AA Raly) Gg mera ab dala Eyadil 
Anita pa Cab ah Nik 
371 PA IA Jd 
Sita 0 JB jpn Onby JST oya Lala ya A1 gi UG. p UI) DU yk ya Slug La Ao ola Milousa Al jet UI Jail 
AI AL ya Gal Wany Km lal ya La yah Lai EL EYI Lala pdilyal Jl sand Ju dah OS Lag Ganga ya gia 
LS AB ad Ol geb adi AI pn diy Ae Oa ya pp yeh US AI OST Gal Aisi 18 Ce BA ata Olyad PO MY 
Ibas lis Lagian Jab ya Ltd AA Lo JI dah Uh Uya Y nik Lega ya ala opal Lagakon oya Om lama dor pel 
Any “ing SY rn AS Bb ga Sya Lae yag Akin Galak dy Up Gale UG O K7 U Jia RAI aya AI 
Yan A3 BAU Y SI Lai ye RA plang Ale AI lo OT OLGA os el Ah ad OS Oly S3 Le Ian YI 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4089 


4d 3. 

Ol gade B Og pel AJI 3 GNI TAI GS SAI sal SL gley el Ol sole 

Laga maa OT hy CON del JK ya Ab ya Hoeluny dal AON aan ai JB TAS Eta Ae LA Obb Ab ye cell 
Ipin pala 35 ee IS OLI SA Of IIEy Lb II Node Y ia JB) Len pb SI Upah Jp Ot, 
ama Td) jdi SA Any ALAN Vime 2283 151, CA, 

30 pls al 

cas BAL Ulos Let pel Ujang Gada Uilbntal 378 Yg di MIA Je Aidil p0y MSG TES ae (TRY IP) 
Ular dpr 33 dil JII YP ANA Sasa GUI 2olanYI Gg JUL AS js as, 

131 2g (GEN Seal 

dad Udi IAI oya oya adl BN dala dya lb 3S oya dala O gelas 9 BleJI Annay La Kamal Lo ,& Ul yadel AI Ling 
AI ayal Gala Jah oa #33 gl) Lada Ukyal ja orlona jl nb Dgn Oli ya abg da0 AI any yag sal day ET 
ep TIP AU IE ya ya elu dal Al aka dl Jay Ol laka Jab uya 

b. Memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil 


ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram karena tergolong menyiksa terhadap ikan. 
Dasar pengambilan hukum idem dengan sub a. 


Sumber : http://albaroni.wordpress.com/2011/05/04/hasil-bahsul-masail-lbm-nu-jatim-komisi-a/ 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/430282793661201/ 
1659. KESUCIAN SARANG LABA-LABA ( SAWANG ) 


PERTANYAAN : 
Aldy Maula 
Hukumnya jaring laba2/sawang,najis tidak yah,...? 
JAWABAN : 
? M Reyhan Pngikut Rosulillah 
bajil-y Laik Leilb) Lembang Ledayg Urayy Led yang Unas gua Jet 0 yAS 1 US YA Pj — al ng Hat pa pd Tinag 
Ab ya MP LS mai SME" Ula j3 WU3 yag Well Alay." 
( Nihaayatuz Zain : 41 |. 
2 Salim Ridho 


Sarang laba-laba tidak termasuk dalam najis berdasarkan pendapat yang muktamad. Referensi : 
Syargawy 'ala Tahrirbab Jaza shaid jilid 1 hal 480 cet. ar fikr. 


PP d3) 

kalem DU Pe ol OS LAS Leo OS Ol el UE LAS p ypamah SY ya ed HPA in US Ul ding 
93 pl adi Seet AIA TS oa ad BU Jo Je Ud Hill Ada 

JAE ae SS mami NAS) PAUS Lagitsa 2323 

ae Hb dal Ob Ai 3 Alley yel de ale pd L YSS Tami Lagian 20 Jing SI (WS mas HS JP) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4090 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A3) BNI Ob oya Joey Ily Lead Bole Ill Ja mami SUS Oi) DUA cl Wih Y cbs Y Ul) US oa 0 Ga 
bal (EA Lag j3) yel BY Ida 9 yan Tami SI (Aib SIH, Seadl lo Pa 

dian kemig SIA Blah CL ajang SNI, Sandi JB LS KI 

A0 218 P3 TA ea Ba 

SI SN UBI SAS UI bj aU gal Gsg gag IMAN JP Odang Da mama Tale Abel GL Bal 23 
3 oya VI Sia Y UT, US gai GAS de Hy aral UV Ca NI Sd JB LS Bole) el 
BNI ada oya del Aly Uped Bokeb Jose Jd mall 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/385282918161189/ 
1696. JUMLAH DAN NAMA DOMBA RASULULLAH SAW 


PERTANYAAN : 
Ibraz El-Ibraz 


Numpang tanya Bro. . .Ada berapakah kambing KanjengNabi ? Dan siapa saja namanya. ? 
Thanks ..all 


JAWABAN : 
Aswaja Pemberani Pemberani 


Kambing Kanjeng Nabi Ada 7 : ajwah, zamzam, sugya, barakah, warasah, ithlaal dan ithraaf. 
Sumbernya dari sini mas: 


http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?p-5092 di sana juga disebutkan nama-nama kuda 
beliau, beghal beliau 


(94 ) NYI H alas Kam 3 —ai 8 yaa & al Ga 


www.ataaalkhayer.com 
(GA) Pede aa or la | SAI Kail Ba Ah Gay 
Juga dari sini : 
http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?hflag-1&bk. no-82&pid-353266, teksnya sbb: 
JB BA oa Te Ay ya CA han at pel GP 6 PA Oa PUS Aa «ag op Laman Upail (Ah LAN 3" 
Na Se be AI ae Be 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/436017563087724/ 
1744. NAJIS BANGKAI SEMUT YANG MENEMPEL DI 
LANTAI 


PERTANYAAN : 
Mukjizat Doa 


Assalamu alaikum semuanya....saya punya pertanyaan,mohon bantuan jawabannya.di kamar 
saya banyak semut.tidak jarang saya sering menginjaknya sampai semut itu mati .kemudian saya 
mensucikan lantai saya yang terkena bangkai semut tersebut.hampir setiap hari saya menyapu 
semut semut itu tapi dari saking banyaknya tetap saja ada.yang saya tanyakan adalah apakah 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4091 | 


saya harus mensucikan lantai tempat semut itu mati karena terkena injak,soalnya dia sudah jadi 
bangkai,dan saya cape' kalau setiap hari harus nyuci lantai tersebut. apakah najis bangkai ini bisa 
dima'fu ? 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
BA AN ed CA AS yaa Y La yag AS rami Cg yaa yag Uillan d0 it Y md Hold Aaj Kulml Ol el, 
GAY GS load (S3 0AN Kp COAAI 3 A12 (etinah elemina YI pl dtng cti0 eU 0 yo Appa PAI add yag SU Oya ml 
3 jp DI ebi dian Aing can SDA 3 Lela Fila Wa VI TN yag Ky Oo el 3 dis AS ed Ca 
fokus : 
cab INA 3 Lele jo File W po Y IN AN yag Kol Oya el 3 ta ia dy 
Kalo sengaja dibawa sholat ya ga sah, tapi kalau g sengaja atau ga tau dimaktfu. 
Jet aa "Tni Ly syah Tin UB (Sing inang (nj aldi Re 15 1 an Sla2 yaah Laglitn Coba Apel ab 
AA EN AA ga Sa AN UE AJ San BA 
Ha YA Ba Bp SAN ae bag de an Ja ya AA Ja 
2 Abdullah Afif 


Wa'alaikumussalaam warahmatullaah wabarakaatuh. Saya mencoba untuk menjawab.Memang 
bangkai hewan yang tidak ada darahnya, seperti serangga (semut, nyamuk dil), atau ada 
darahnya tapi tidak mengalir, seperti cecak hukumnya najis. Tapi najisnya ma'fu (dimaafkan) 
didalam air, misalnya ada air satu ember kemasukan bangkai semut maka air tersebut tidak 
menjadi najis. Akan tetapi jika bangkai semut tersebut kita bawa dalam shalat misalnya, maka 
shalat kita tidak sah.Perlu diketahui bahwa ketika kita menginjak semut lalu semut tersebut mati 
maka yang dihukumi najis adalah bangkainya, bukan lantainya. 


Itu semua berdasarkan ta'bir yang dikutip oleh Mbah Jenggot II 

piala 2DhAII 3 alas jl Cs Sila Wb po Y adl anal yag K0 Oya eU 3 din AS mmk 
WA @ISMUN 'UFIYA 'ANHU FIL MAA DUUNATSTAUB WA HUWA AL MAITAH ALLATII LAA 
DAMA LAHAA SAA'ILUN HATTAA LAU HAMALAHAA FISHSHOLAAT BATHALAT 


Satu bagian (macam najis) yang dimakfu didalam air (atau benda-benda basah) , tidak dimakfu 
untuk pakaian (terbawa / diletakkan daalam pakaian), yaitu bankai hewan yang tidak ada 
darahnya yang mengalir, sehingga jika dia membawanya dalam shalat, maka shalatnya batal 


Bahkan menurut sejumlah ulama, bangkai tersebut hukumnya suci, sebagaimana dalam Busyrol 
Karim 1/20 : 


TP IIS 3 Alb @y SAM aa Ob 
BAL AL MAITAH AL MADZKUURAH THAAHIRATUN 'INDA JAM'IN. 
dalam Fat-hul Mu'in/ Hamisy I'anah 1/89 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4092 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AS alas J3 3 dn yag JUKI G5 Alila Ad adi Y USUS BJ) TS 
dalam kitab Hasyiyah al Maihi 'alaa sittin mas alah halaman 43 : 
Bola 33 AI dam G2e CB Aly Of Old W 5 pemai—l Ill) Cal pdl Falls Balls dan Janag Y La Ain0 OI Jail JG 
Wallaahu A'lam 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/454295141259966/ 


1800. HUKUM MEMELIHARA ANJING DALAM 
PERSPEKTIF LINTAS MADZHAB 


PERTANYAAN 
Sejuk Menusuk 


Assalamu'alaikum warohmatulloh wabarokatuh. MOHAN BANTUAN, PORO YAI / USTADZ/ah 
berkenaan dengan persoalan di Grup Tetangga ( Grup Mualaf ): 1. Hukum Memelihara Kalbun 
(Anjing ), 2. Jual — Beli Kalbun ( Anjing ), Ma'khod Nash / @oul Ulama' # Maroji'. Matur sembah 
nuwun atas bantuannya, jazakumullah khoiron katsiro 


JAWABAN 
? Masaji Antoro 
HUKUM MEMELIHARA ANJING 
HST sesi : 
4 — Un gd and II CSI yong ya Wb 4 Ra Bel dna 1 dor VI ASI sll 3 4£ Y ol Je eledal Gi 
H&. 
23 metaam JUy ame giaa jl go) mil SEL SU 1 ASJUI J3 1) . 
Opa uya yak pay al Ama IN Ae AS YL US IE jai JB di eng dala AI lo El ye ina geng ah 
bis en IS (2). 
Kor IS ap aya Ui Ly kana AS VI LS 13 oya 1 JB pelan dala AI le al 3 Lapan AI oh ee al ora 
Ole, (3) . 
Amy! Jatty «pai pe PI Ae 3S 3 RA ol JB AR sad Said jdi Ul, (Lp . 
SI 9 Ra YEN ee ASI 2 adl Sia Lp W AS ola 33£ SI dor JI ISI: Lablladl JG, 
MN dadi Sya (D) . 


WTI SAI a33 157 / 2 goda! etil (35 64 2 JASYI Alpry «217 147 (134 1 5 spaie ja « 


TA, AA Ih. 
(1 447172 YUJI Jb aus. 


(2) may (SI SSS) Ke trah ML Ad CAS US ISI ya" Sna al Can (371203) 
duh BAM, . 
(By em don Mao ASUS (3 ya" a2 al cas (3/1201) . 


D1 MN ac. 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4093 ) 


Gp 14 / 2 gal! giay 157 / 2 pil ito . 


| MEMELIHARA ANJING J Para Ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan memelihara anjing 
kecuali ada keperluan seperti untuk berburu, penjaga dan kepentingan-kepentingan lainnya yang 
tidak dilarang oleh Syara'. 


Kalangan Malikiyyah berkata “Makruh memeliharanya selain demi menjaga tanaman, hewan 
ternak atau untuk berburu, sebagian pendapat dikalangan ini menyatakan kebolehannya”. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda “Barangsiapa 
memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga binatang ternak, maka 
pahalanya akan berkurang satu girath setiap harinya.” (HR. Al-Bukhari -Fath al-Baari V/5 dan 
Muslim 11/1203). 


Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda “Barangsiapa 
memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga binatang ternak, maka 
pahalanya akan berkurang dua girath setiap harinya.” (HR. Muslim 11/1201). 


Sedang memeliharanya untuk menjaga rumah menurut Ibn @uddaamah (dari madzhab Hanabilah) 
menurut pendapat yang paling shahih tidak diperbolehkan, dan memungkinkan juga untuk hukum 
kebolehannya. 


Kalangan Syafi'iyyah berpendapat “Bila kepentingan yang membolehkannya memelihara anjing 

telah tertiadakan maka wajib menghilangkan penguasaan atas anjing tersebut, mereka 

menambahkan boleh mengajari anak anjing dengan tujuan seperti yang diperbolehkan diatas”. 
LAI-Mausuu'ah al-Fighiyyah 35/125 |. 

#Ibl JA SI (HS ss Y J5) 

OLI 3 ex ds apel Pa 


(Keterangan memelihara anjing) artinya tidak dihalalkan memeliharanya kecuali untuk berburu 
atau menjaga harta benda berdasarkan sabda Nabi SAW “Barangsiapa memelihara anjing selain 
anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang 
dua girath setiap harinya.” (HR. Muslim 111/1201). | Paanah at-Tholibiin 11/81 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/465134026842744/ 
2 Abdullah Afif 


(| HUKUM MEMELIHARA ANJING J Boleh jika untuk berburu atau untuk menjaga binatang ternak 
atau menjaga kebun. Adapun jika untuk menjaga rumah, ulama ada perbedaan, ada yang tidak 
memperbolehkan karena haditsnya memang untuk menjaga tiga hal di atas. Imam Bukhari dan 
Imam Muslim (WALLAFDZU LAHUU) meriwayatkan dari shahabat Abu Hurairah, Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda : 

AN ae AAN Ga EA 
MAN I@ATANAA KALBAN LAISA BIKALBI SHAIDIN WA LAA MAASYIYATIN WA LAA ARDHIN FA 
INNAHUU YANGUSHU MIN AJRIHII GIIRAATHAANI KULLA YAUMIN. Barang siapa yang 
memelihara anjing yang bukan anjing pemburu dan bukan anjing penjaga ternak dan bukan anjing 
penjaga kebun maka akan berkurang dari pahalanya setiap hari sebanyak dua girath. | Sumber : 
Shahih Bukhari juz VI halaman 38, hadits nomor 2322, Maktabah Syamilah dan Shahih Muslim juz 
V halaman 37, Maktabah Syamilah |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4094 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berikut sanad dan matan Shahih Muslim : 
ale AI ee ai 3 Aa OP de 0 AJI 52 Ulin Vido II op poily HA ui mai Tani Il Kal Bay 
OLI pga JS pel oya gais Indie gl Ana AS YLUS 53 ya » JB -lug ». 
Tapi ada juga yang memperbolehkannya dengan menggiyaskan ketiga di atas. Imam Nawawi 

dalam syarah Muslim menerangkan: 

Ulgery Ad 1 Lage toy yally oya Jail 5,6 Jay 
akal Das BY ale Lal 34£ Lepusoly 4 Rela gl aa gl PO VI Gel Am nan UP Lol jalal 3 4£ Y Wa 
don dg Lao oa Ragil 
WA HAL YAJUUZU LIHIFZHI ADDUUR WA ADDURUUB WANAHWIHAA ? AHADUHUMAA LAA 
YAJUUZU LIZHAWAAHIRIL AHAADIITSI FA INNAHAA MUSHARRIHATUN BINNAHYI ILLAA 
LIZARIN AU SHAIDIN AU MAASYIYATIN. WA ASHAHUHAA YAJUUZU @IYAASAN 


'ALATSTSALAATSATI 'AMALAN BIL ILLATIL MAFHUUMATI MINAL AHADIITSI WA HIYA AL 
HAAJATU. 


Dan apakah boleh untuk menjaga rumah, pintu gerbang dan sebagainya ? ada dua pendapat : 
1. Pertama : tidak boleh karena zahirnya hadits menjelaskan larangan kecuali untuk kebun, 
berburu atau ternak 
2. Kedua yang ashah boleh, digiyaskan dengan ketiga hal tersebut, dengan mengamalkan illat 
yang mafhum dari hadits, yaitu hajat 


Sumber : 


Link Shahih Bukhari (Fat-hul Bari) : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-42208&idto-4223&bk no-5281D-1472 


Link Shahih Muslim (Syarah Imam Nawawi) :  http://www.islamweb.net/newlibrary/ 
display. book.php?idfrom-4786&idto-4810&bk. no-53&ID-708 
Wallaahu A'lam. 


1837. HUKUM MENGEBIRI HEWAN 


PERTANYAAN : 

Aziz As-syarifie 

Apa hukum ngebiri kambing,? kalau uda ada di dokument mohon link'nya saja. Matur nuwun. 
JAWABAN : 

£ Mbah Cemeng 


Saya temukan: 
da0. Ady Kang Tai db NY £ AI easy Gee Ya Rod YA) 3 (A9IL22) Am Ragi Reyog Gel 
SKA stand AH Irama YO Io La KI AN HN Jp Valas 
JB 83. Aa Saad HAN Va JS K1 Ja CA KA BI gak pads os US Ui 
AS al op (ya Ca Path, Load Id ge al 3 25 Lily WB as Of Ja ima N ARA 
if yaa Li Pul Ian! up plug led Io di den se SO! 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4095 ) 


(Ty be Lae ya (Ula SD — pen NI ES — 2741 2 NG don "dad UR led ola ye AN Lal 
PAI 3 AAA J3. (gadi b 265 / 5) MI KR" mua Jl) Aly": CE JB) or up dl 
B/ 131 6144 / B aseid! AIVIY 6 625 / 8 AN 204/ 3 JaN Se 3ae Kedily  237 12 GW) . 

Sumber:  http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?82750-6634C 7-6 CD ADF KE3-#CEY6 
D5 MED- 407 ME CD HED KE6 C7 MEA 7KCAKBFXBFI 
Intinya kalau ada hajat, boleh menurut jumhur, Sumber link sama : 


dora OS sa Jail ika 3 lali Jal peace 


& Abdullah Afif 
HUKUM MENGEBIRI HEWAN DALAM MADZHAB SYAFI! 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 
pile, JA ella 2 — pel dala AI Gako Al Iga AJB at al up 


'AN IBNI 'UMAR GAALA NAHAA RASUULULLAAH SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM 'AN 
KHISHAA'IL KHAILI WAL BAHAA'IM. Dari Ibnu Umar, berkata : Rasulullaah shallallaahu 'alaihi 
wasallam melarang memngebiri kuda dan bahaa im. 


Keterangan & Catatan 
Pertama : Al Hafizh al Haitsami dalam kitab Majma'uzzawaa 'id berkata: 
Ter yag SU ur Al aa Ay CA lg) 


RAWAAHU AHMAD WA FIIHI 'ABDULLAAH IBNU NAAFI' WA HUWA DHA'IIF. HR. Ahmad. 
didalamya ada Abdullah bin Nafi. Dia dha'if 


Sumber link : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-9413&idto-9414&bk no-87&ID-1941 


Kedua : Syeikh asy Syaukaani dalam nailul Authar berkata: 

SU ya Pa aa de Is dag 
WA FIIHI DALIILUN 'ALAA TAHRIIMI KHASHYIL HAYAWANAATI. Dan didalam hadits tersebut 
menunjukkan diharamkannya mengebiri hewan 
Sumber link : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-2533&idto-2534&bk no-47&1D-1074 


Ketiga : Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengutip pendapat Imam Baghawi: 
Sel Ay 2013 BAY Logis Holan jodi JS Ul 6 IS Ol JS ear AMS 1 eyAdl JB 


@AALA AL BAGHAWIYYU : WA KADZAA YAHRUMU KHISHAA'U KULLI HAYAWAANIN LAA 
YU KALU. WA AMMAA AL MA'KUULU FA YAJUUZU KHISHAA'UHUU FII SHIGHARIHII WA 
YAHRUMU FII KIBARIHII. WALLAAHU A'LAM. al-Baghawi berkata : begitu juga haram mengebiri 
seemua hewan yang tidak boleh dimakan. Adapun hewan yang boleh dimakan boleh 
mengebirinya ketika masih kecil, dan haram ketika sudah besar. 


Sumber link http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-53&ID-613&idfrom-4111&idto-4305&bookid-53&startno-4 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4096 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tambahan : Dalam Hasyiyah 'Umairah 'alal Syarhil Mahalli juz III halaman 204, cetakan Musthafa 
al Baabi al Halabi, 1340 H / juz III halaman 205 (makatabah syamilah) 
EGA ba Kl JL pesan jab) 


WA YAJUUZU KHISHAAU MAA YUKALU LAHMUHUU FISHSHIGHAR FA@AATH 
WAYAHRUMU FII GHAIRIHII. Boleh mngebiri hewan yang halal dimakan ketika kecil saja, haram 
dalam yang lainnya. 


HUKUM MENGEBIRI HEWAN DALAM MADZHAB EMPAT : 
1. MENURUT MADZHAB HANAFI 
Dalam kitab Fat-hul Gadir libn Humam 
ALA Ale Gal ahh map Abg» Uebdly Rampak Rata J3 BOY 3 (JM de ml elly Hedi sa el Y,) JB 
Ab 3 ya ABU GS Ul Jali lia OLS j3 LA OS OLI, 
.. WA LAA BA'SA BAHAAM...... ... tidak apa-apa mengebiri hewan...... | Sumber : http:// 
www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk noz2381D-5631 
2. MENURUT MADZHAB MALIKI 
Dalam kitab Minahul Jalil liIMuhammad “Uleisy : 
HI aah Gg. DSA m3 Lapale AALE Y SI nia Goal JB plang Jis ella jlery den NIS « Lelan) sal elan p) 
AI jae 4 Opa JS bla) yag Y Jl Aji Sk lay « Lela Milad) K3 Mani ACA de Jaras Jail slr ye 
Sea 
..WA JAAZA KHISHAA'U BAGHLIN WA HIMAARIN..... WAFIL HADIISTI ANNAHYU 'AN 


KHISHAA'IL KHAILI FAHUMILA 'ALAA TAHRIIMII. Dan boleh mengebiri bighal dan khimar.... 
Dan didalam hadits ada larangan mengebiri kuda, maka itu dimuhtamilkan diharamkannya. 


3. MENURUT MADZHAB SYAFI! 
Dalam kitab Nihayatul Muhtaj lirramli : 


WA YAHRUMU AL KHISHAAU ILLAA LISHIGHAARI MA KUUL. Dan haram mengebiri kecuali 
hewan kecil yang halal dimakan . | Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/ 
display. book.php?flag-1&bk. noz2581D-5865 | 

4. MENURUT MADZHAB HANBALI 


Dalam kitab Kasyful @inaa lil bahuuti : 
D0) ab Bea 
WA YUKRAHU KHASHYU GHAIRI GHANAMIN WA DUYUUKIN. Dan makruh mengebri selain 


kambing dan ayam jago. | Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
flag-1&bk no-16&ID-8108 |. Wallaahu A'lam. 


£& Ibnu Toha 


Apa hukum ngebiri kambing,? Hukumnya BOLEH apabila demi kemaslahatan, semisal karena 
lebih menguntungkan sehingga kambing lebih gemuk, atau untuk meminimalisir kerugian. DALIL : 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4097 ) 


135 15 AINI Ja SAR oma ye pnya sala ek UP AI Uiyag Hb OP Oa 
Dari Abu Rafi” RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah bergurban dua ekor kambing kibasy yang 
bagus yang dikebiri”. (HR. Ahmad, dalam Nailul Authar juz 5, hal. 135J. 
Apabila mengebiri kambing tersebut bukan karena demi kemaslahatan maka hukumnya HARAM. 
DALIL : Abdullah Afif Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad : 
pile) Ja ella 02 — pelay dala AI Gako Al Jgay A1 JB at il ya 


'AN IBNI 'UMAR GAALA NAHAA RASUULULLAAH SHALLALLAAHU "ALAIHI WASALLAM 'AN 
KHISHAA'IL KHAILI WAL BAHAA'IM. Dari Ibnu Umar, berkata : Rasulullaah shallallaahu 'alaihi 
wasallam melarang memngebiri kuda dan bahaa im. 


MENURUT MADZHAB SYAFFII 
Dalam kitab Nihayatul Muhtaj lirramli 
JL BEA Y! sladl 3 


WA YAHRUMU AL KHISHAAU ILLAA LISHIGHAARI MA KUUL. Dan haram mengebiri kecuali 
hewan kecil yang halal dimakan. Tambahan ibarot : 


Pa 

Imam Al-Baghawi dan Imam Rofi'i berkata "Tidak boleh mengebiri hewan yang tidak boleh 
dimakan dagingnya baik ketika masih kecil atau sudah besar". Dan beliau berkata "Boleh 
mengebiri hewan yang halal dimakan ketika masih kecil dengan tujuan untuk kebaikan dagingnya 
dan tidak boleh ketika sudah besar". (AL-MAJMU!). 

Ip UV lan tag Hj Vj aa Ha aji HM Ip Lela | ps3 
Boleh mengebiri hewan yang dimakan dagingnya ketika masih kecil demi menghasilkan daging 
yang bagus. Dan tidak boleh mengbiri hewan tersebut ketika sudah besar, juga tidak boleh 
mengebiri hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. (ROUDHATUTH THALIBIN). 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/465725086783638/ 
1880. SEPULUH HEWAN PENGHUNI SURGA 


PERTANYAAN : 

Bang Toyyib Aja 

Salaam, minta pencerahannya Mu'allim...! Pertanyaan : 

1. benarkah kelak di akhirat ada hewan yang masuk surga, seperti burung hud-hud nya Nabi 
Sulaiman a.s, sapinya bani israil, anjingnya ashabul kahfi, dll ? 

2. adakah hadits/nash yang shohih tentang hewan yang masuk surga ? Atas jawabannya saya 
ucapkan syukran wajazakumullah khairan. Afwan saya tinggal keliling dulu” “ 


JAWABAN : 
2 Mumu Bsa 
DEL uya Bias Jilia JULa (de Conan Ade Jerapah: 
1-— @dly IL ale Ilo 23L. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4098 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2-— #adly BNI dale al pl Jane. 
BANI) NASI Ale era) AS. 
Apa SNLASI dala gm ya 3 js. 
H-6, AHLI dala ai Ly. 
O-pldI, AYLA Ale 233 jl. 
Td y 2) dale Olagku 2S, 
B- mail Anda . 
9— xU Sel EA Gn 
1O- elang del AI Io da2 HL 
Diriwayatkan bahwasannya akan masuk kedalam surga bersama orang beriman sebagaimana 
yang disebutkan mugatil 10 hewan: 
. unta Nab iSholeh 
. anak sapi Nabi Ibrahim 
. domba Nabi Ismail 
. Sapi Nabi Musa 
. Ikan paus Nabi Yunus 
. keledainya Uzair as. 
. semut Nabi Sulaiman 
. burung Hud-Hud ratu Balgis 
. anjing Ashabul kahfi 
10.untanya Nabi Muhammad saw 
SAT Jae YI Tak (Ata AI S3 AT US ya pai TS Un) )) JB am pekag le AI an Sy Iake3 
dbs AI S3 ye Jab OLI ya ae Jelly SU bel 
Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah sekiranya beliau bersabda:" terkadang hewan 


yang ditunggangi lebih baik dari penunggangnya" dari sini dapat diambil pelajaran, bahwa seluruh 
hewan dan semut lebih baik daripada manusia yang lalai dari berdzikir kepada Allah ta'ala. 


2 Alif Jum'an Azend 
— Jele S) mamah Jamey Ella Bi Adel Jorat IU pkl oya Bebe Jilin JI La ae Urin AI ma Rebel Jet il — Sg) 
pelan Aas AI hp ha By RSI Plonnol CAS) yeile delay Olaghu Alt) 232 JUNI alga Le yng Kanya Ba 
HS Snap Las s0 jun Cd Sekaran Gema! JW 2 VI Ba GS LI Oglotayg AS Bye Je Ogan A3 
AS Kemal ka Cabai pal mamih 309 1S Hy nya Ai ton Jala Ular jala) Usa Ab pa yag LIS VK Y Ate Sia) 
“3 Ja H ah LI aa SA Aa Sy Smp (SS II Aa Sya Odi ala CP Sen jade SA 


z at P3 
OLASYI pay end HAL oat oa S3 oat Ula JI dls ayal Andi LD og 


O SAID AK ONH 


2 Muhammad Fatkhurozi Rozi 
1. UNTA Nabi Shaleh AS 


Unta ini pernah dijadikan sebuah bukti akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shaleh AS, 
sebagaimana diceritakan Al @uran dalam Surat Huud : 64-68. 

“(64). Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) 
untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4099 | 


dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat.” (65). Mereka 
membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: “Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga 
hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.” (66). Maka tatkala datang azab Kami, Kami 
selamatkan Shaleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami dan 
dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-Lah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 
(67). Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka 
mati bergelimpangan di rumahnya, (68). seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. 
Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi 
kaum Tsamud”. Inilah kisah unta yang akhirnya mengantarkan kaum Tsamud dihancurkan Allah 
seperti tidak pernah ada dimuka bumi ini. 


2. SAPI Nabi Ibrahim AS 
3. KAMBING/DOMBA Nabi Ismail AS 


Kambing ini pernah dijadikan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan untuk 
membunuh putra yang sangat dicintainya, Nabi Ismail AS. Allah Swt hendak menguji kesabaran 
Nabi Ibrahim AS. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam Surat Ash Shaaffaat ayat 102- 
107. 


“(102). Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, 
Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 
menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa 
yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang 
sabar.” (103). Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas 
pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). (104). Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, (105). 
sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (106). Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian 
yang nyata. (107). Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” 


Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. maka Allah Swt 
melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor 
sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya Gurban yang dilakukan pada 
hari Raya Haji. 


4. SAPI Nabi Musa AS 


Pada saat itu, ada seorang bani Israil yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah 
pembunuh orang ini. Maka bani israil itu datang kepada Nabi Musa AS untuk meminta petunjuk. 
Allah pun menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betinayan kemudian dipukulkan pada 
mayat. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap mengabarkan siapakah pembunuh 
sebenarnya. Kisah ini diceritakan Al Guran dalam Surat Al Bagoroh ayat 68-73. 


(67). Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh 
kamu menyembelih seekor sapi betina.” Mereka berkata: “Apakah kamu hendak menjadikan kami 
buah ejekan?”J62| Musa menjawab: “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah 
seorang dari orang-orang yang jahil.” (68). Mereka menjawab: ” Mohonkanlah kepada Tuhanmu 
untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu.” Musa menjawab: 
“Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak 
muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.” (69). Mereka 
berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa 
warnanya.” Musa menjawab: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4100 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang 
memandangnya.” (70). Mereka berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia 
menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu 
(masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk 
memperoleh sapi itu).” (71). Musa berkata: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu 
adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk 
mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya.” Mereka berkata: “Sekarang barulah kamu 
menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.” Kemudian mereka menyembelihnya dan 
hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. (72). Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh 
seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan 
apa yang selama ini kamu sembunyikan. (73). Lalu Kami berfirman: “Pukullah mayat itu dengan 
sebahagian anggota sapi betina itu !” Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang 
telah mati, dam memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu mengerti. 


5. IKAN PAUS Nabi Yunus AS 


Ikan ini adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS ketika melarikan diri dari kaumnya. Kisah ini 
diceritakan Al @uran salah satunya dalam surat Ash Shaaffaat ayat 139-148. 


“(139). Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (140). (ingatlah) ketika ia lari, ke 
kapal yang penuh muatan, (141). kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang 
kalah dalam undian. (142). Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. (143). Maka 
kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, (144). niscaya ia 
akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. (145). Kemudian Kami lemparkan dia 
ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. (146). Dan Kami tumbuhkan untuk dia 
sebatang pohon dari jenis labu. (147). Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. 
(148). Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka 
hingga waktu yang tertentu.” 


6. KELEDAI Nabi Uzair AS 


Nabi Uzair AS adalah nabi yang diutus kepada bani Israil (bangsa Yahudi). Jika Orang Nashrani 
menganggap bahwa Nabi Isa AS adalah anak Tuhan, Maka orang Yahudi menganggap bahwa 
Nabi Uzair AS ini adalah anak Tuhan. Sungguh persepsi yang keliru, karena mereka berdua 
hanyalah seorang Rasul utusan Allah. Kisah Nabi Uzair diceritakan Al @uran dalam surat Al 
Bagoroh ayat 259. 


(259). Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang 
(temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: “Bagaimana Allah menghidupkan 
kembali negeri ini setelah hancur?” Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian 
menghidupkannya kembali. Allah bertanya: “Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?” Ia 
menjawab: “Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.” Allah berfirman: “Sebenarnya kamu 
telah tinggal di sini seratus tahun lamanya: lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum 
lagi beubah: dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang): Kami akan 
menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang 
keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” 
Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun 
berkata: “Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair AS. 


7. SEMUT Nabi Sulaiman AS 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4101 | 


Nabi Sulaiman AS dianugerahi Allah dengan kemampuannya memahami bahasa binatang, salah 
satunya adalah semut. Kisah tentang semut ini bisa kita temukan dalam Surat An Nami ayat 17- 
19. 


(17). Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu 
diatur dengan tertib (dalam barisan). (18). Hingga apabila mereka sampai di lembah semut 
berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu 
tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”, (19). maka dia 
tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: “Ya 
Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau 
ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang 
saleh.” 


8. BURUNG HUD-HUD (PELATUK) Ratu Balgis 


Selain semut, Nabi Sulaiman As pun mampu berbicara dengan burung hud-hud, sejenis burung 
pelatuk. Melalui burung ini, Nabi Sulaiman mengetahui keadaan Ratu Balgis, seorang ratu yang 
memerintah negeri Saba' yang beribukota di Ma'rib yang letaknya dekat kota San'a ibukota 
Yaman sekarang. Burung hud-hud ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan 
surat kepada Ratu Bilgis dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Kisah ini dapat kita 
temukan di Al @uran Surat An Nami ayat 20-31. 


(20). Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: “Mengapa aku tidak melihat hud-hud, 
apakah dia termasuk yang tidak hadir. (21). Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya 
dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang 
kepadaku dengan alasan yang terang.” (22). Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu 
ia berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya: dan kubawa 
kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. (23). Sesungguhnya aku 
menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta 
mempunyai singgasana yang besar. (24). Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, 
selain Allah: dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan 
mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, 


(25). agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan 
di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. (26). 
Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai “Arsy yang besar.” (27). 
Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang 
berdusta. (28). Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian 
berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan” (29). Berkata ia (Balgis): 
“Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. 
(30). Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: “Dengan menyebut 
nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (31). Bahwa janganlah kamu sekalian 
berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” 


9. ANJING Ashahbul Kahfi 


Kisah Ashhabul Kahfi mengingatkan kita pada sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga 
keimanan mereka dari raja kafir. Maka demi menyelamatkan iman, mereka pun rela untuk 
mengasingkan diri dan bersembunyi di sebuah gua. Jumlah mereka tidak diketahui pasti. Tetapi 
ada yang bilang jumlahnya 7 orang ditambah dengan seekor anjing yang setia. Karena kelelahan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4102 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka pun tertidur di gua. Dikiranya hanya tidak sesaat, nyatanya mereka telah tertidur selama 
300 tahun (309 tahun hijriyah). Subhanallah. Kisah mereka dapat ditemukan di surat Kahfi ayat 9- 
22. 


(18). Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, Dan kami balik-balikkan 
mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu 
gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan 
melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. (19). Dan 
demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. 
Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” 
Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi): 
“Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah 
seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah 
dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, 
dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 
seorangpun. (20). Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan 
melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika 
demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama lamanya.” 


(21). Dan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka, agar manusia itu 
mengetahui, bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan 
padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata: 
“Dirikan sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang 
mereka.” Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata: “Sesungguhnya kami akan 
mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya.” (22). Nanti (ada orang yang akan) mengatakan 
(jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: 
“jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjing nya”, sebagai terkaan terhadap 
barang yang gaib: dan (yang lain lagi) mengatakan: “jumlah mereka) tujuh orang, yang ke 
delapan adalah anjingnya.” Katakanlah: “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka: tidak ada 
orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit.” Karena itu janganlah kamu 
(Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu 
menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka. 


10. UNTA Nabi Muhammad Saw 


Unta ini yang digunakan oleh Rasulullah Saw ketika hijrah ke Madinah pertama kali bersama 
dengan sahabat Abu Bakar Ash Shiddig. Unta ini pun digunakan sebagai petunjuk dimanakah 
Rasulullah akhirnya tinggal di Madinah. Unta pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat bernama 
Abu Ayub Al Anshari. Di sanalah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Makam 
Rasulullah Saw di Madinah yang diziarahi jutaan kaum muslim sedunia itulah rumah Nabi Saw. 


Ada riwayat lain, bahwa hewan kesepuluh yang masuk surga adalah Burog, kendaraan yang 
digunakan oleh Rasulullah Saw ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama dengan Malaikat 
Jibril AS. Kisah hewan-hewan ini sendiri tidak diceritakan dalam Al Guran, tetapi dapat kita 
temukan di Shirah Nabawiyah, yang menceritakan perihidup Rasulullah Saw. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/469825696373577/ 


www.islamuna.info 


HEWAN (4103 ) 03 


2044. HUKUM MEMAKAN DAGING KELEDAI 


PERTANYAAN : 
Fuad Sembung 
Assalamu'alaikumuum.. apakah hewan keledai itu halal ? 
JAWABAN : 
? Ani Fah 
Hukum makan daging keledai negeri/kampung. 

“Ie APU — eagle AI lo AI Ian Aa pn OS UI JG — el Ag oa up 

Ta Ge ea GA ANA SET 

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata : Pada ketika perang Khaibar, Rasulullah SAW 
memerintah Abu Thalhah untuk menyeru, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian 
memakan daging keledai kampung, karena ia adalah najis. (Muttafagun 'alaihi). 


Menurut keterangan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, telah terjadi perbedaan pendapat ulama 
mengenai hukum memakan daging keledai kampung dalam beberapa pendapat, yaitu : 

1. Jumhur Sahabat, Tabi'in dan ulama sesudah mereka, berpendapat haram daging keledai 
kampung, berdasarkan penjelasan yang sharih dari hadits-hadits shahih, salah satunya adalah 
hadits di atas 

2. Ibnu Abbas mengatakan, tidak haram 

3. Ada tiga riwayat dari Malik, yaitu : 

- Yang lebih masyhur, makruh tanzih syadidah 

- Haram 

- Mubah 


Yang benar adalah pendapat yang pertama sebagaimana pendapat Jumhur. Golongan yang 
berpendapat halal daging keledai kampung berargumentasi dengan hadits riwayat Abu Daud 
berbunyi : 

ale dit ed gag DE Ng ea Ur sga UI uga maba SER bat Jb pa oi IE 36 

AU IU KI BN Gt Jan G3 ali la ale Io AN 3G babi padi ep PL pa 
NET Ja data Lana Lp salan daa ya Sllat pall: JUS « uli amal ngo Ol, Haa Hau Ugal 
Artinya : Dari Ghalib bin Abjar, berkata : Selama satu tahun kami ditimpa bencana, aku tidak 
mempunyai sesuatupun yang dapat dimakan keluargaku kecuali keledai, padahal Rasulullah SAW 
telah mengharamkan daging keledai kampung. Maka aku datangi Nabi SAW dengan berkata : “Ya 
Rasulullah, selama satu tahun kami ditimpa bencana, aku tidak mempunyai sesuatupun yang 
dapat dimakan keluargaku kecuali beberapa keledai gemuk, padahal engkau telah mengharamkan 
daging keledai kampung.” Lalu Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah keluargamu keledaimu 


yang gemuk itu, sesungguhnya aku haramkan keledai itu adalah karena ia binatang kampung 
pemakan kotoran (H.R. Abu DaudJ)f1| 


Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini sangat goyang sanadnya (muzhtharib) dan kalaupun 
seandainya sahih sanadnya, maka kandungan hadits ini diposisikan pada ketika mudharat. (2| 

(11 Abu Daud, Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah, Juz. III, Hal. 420, No. Hadits : 3811 

(2) Imam al-Nawawi, Syarah Muslim, Maktabah Syamilah, Juz. VI, Hal. 421 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4104 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| Sumber : http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/11/hukum-makan-daging-keledai.html |. 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Sedikit menukilkan, 


JS AU jodi yh ANE AAN bl JSI Milad 0 PAI 
GAXUYIy Hal SI) pad 3 Ie G Rat SL GUI 3 Latin yel OY3 Jledl 3 JS Ala YI bl GNU ASLI 
Ja 
Diantara binatang pemamah biak yang diharamkan adalah himar ahliyah, bukan himar wahsyi. 
Himar wahsyi halal hukumnya. 
Ulama Malikiyah berpendapat dalam masalah himar ahliyah ,kuda, keledai bahwsanya ada 2 
pendapat : 


1. Pendapat yang masyhur adalah haram 
2. Makruh untuk bighol dan himar, dan boleh untuk kuda 


SSL og ON JIa ISU yap dal 9 Cadar plan gal jl Bia dal SAI Jadi Lal Bjlas Aal SAI Jadl JIN NS , 


Demikian juga haram hukumnya memakan bighol yang induk betinanya (ibunya) adalah khimar, 
adapun bighol yang induk betinanya kerbau atau kawin silang dari pejantan khimar wahsyi, dan 
induk betinanya kuda maka halal hukumnya. | Ket. Alfighu ala madzahibil arba'ah juz 2 |. 


Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/495099623846184/ 

2045. MAKAN LARON YANG MASUK PENGGORENGAN 
DAN SULIT DIAMBIL 


PERTANYAAN : 
Hasanul Zain 


Assalamu'alaikum wr wb...! Permisi saya Santri baru Perkenankanlah saya bertanya sebelumnya 
salam kenal lan salam Ta'dzim kagem Poro Yai lan Poro Ustadz/ah. Sebagaimana yang telah 
saya ketahui bahwa Hukum memakan Laron adalah Haram karena menjijikkan sebagaimana yang 
sudah pernah di bahas sebelumnya dan sudah di Dokumentasikan berikut Linknya : 0733. 
MAKANAN: HUKUM MEMAKAN LARON 


http:/Im.facebook.com/notes/www.piss-ktb.com/300688363287312 

Nah yang ingin saya tanyakan adalah : Bagaimana jika laron Tersebut jatuh pada Penggorengan 
disaat saya sedang Memasak yang mana sangat sulit untuk di Ambil lagi....? Atas jawabannya 
saya Ucapkan Syukron jazakumulloh wa ahsanal jaza Aamiin. 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Kalo yang ini bgm guz? 
9 PUS big 9 AS yg yiS Uk 3 Lia yadas Gb Aas Lean Jasa VOL Jala lol pa Y Rina yan! ya Cetiag ) 
HPA RAN oo f9 TIP lela VOL bin Ah Lesi om jl ele oai DB BI 9 PAAo yk AYO Jas 
Las 


Y JIN pil Pe) siti YI Ia y LP 5& 3g Lagad ole Lelang 3 SUN yel ola Lanang 0 nd Akal Gatiug y M3 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4105 


VIYY GU3YI JIN! pn Pb yeh pil pay Sg pia litinYI yo sid Aa Bd GW OY GW 
2 Ibnu Toha 


Bagaimana jika laron Tersebut jatuh pada Penggorengan disaat saya sedang Memasak yang 
mana sangat sulit untuk di Ambil lagi....? Jawab hukumnya BOLEH karena alasan SULIT 
MEMISAHKANNYA Ili 'usri tamyiizihi). Ibarot (TUHFATUL MUHTAJ) : 


Ion 3 20 Up "cow # NN NP MN 20 20-30 33W-- -. — ogo - 0.0 3w20 2 3 Yo... 
oN339 sesal oY , SN US AB ya LS SI Au dia ON j3 OS (ai ola MEI ya Wil 29 Ja IS 9) 
20320 - Dn ega Ga IU Ban Rae Meta Aaae Sa TOP De SP 3 Ma RN ebN Be en 
Pb Abay KS) jay AS Jon Lena Abg sei pond AN Ai 55 Kanan Yg Ap yg Lara GI tong N Itupun 
0 4 ". . 3-2 8. 03 Su, 020 o- - 190 wg - Lana 0 0-00. - 0 & 0. PT na - Y. 0. ow 
Pa (CA dh daa Ia SA ab AN AMS TG Aa SB gai ee Ia aa Ih AG as 
20 0. 
AS 0 ama 

FOKUS : 
20 0. 0 4 ". 3 3. jan 
SP 0 ja pad) (oa) tan JI 


Kang Hasan... itu bab hewan yang ga' punya darah sebenarnya...oke kalau mau yang pas kita 
samakan saja denga LALAT... tanpa alasan LI USRI TAMYIZ atau UMUMUL-BALWA atau Ll 
USRIL-IHTIROZ maka bangkainya NAJIS kecuali ikut IMAM @UFFAL hukumnya SUCI. ibarot 
(AL-MAJMU!) : 


kta SY JL Jus jab Ai WS Ol LBWYY ST JL NB ah SA WN yaa Gay Alila Wadi Y La Flag SUS Ul, 
iitamn 9 


Menurut imam guffal, imam malik dan imam abu hanifah, bangkai hewan yang tidak ada darahnya 
dihukumi suci, lihat (AL-MAJMU!) : 


Of dil Anal G Ol aon Ola Jb Aib damdi Ol yadel Lely Ol pedet lea 2 ye eU Rul G3 LP Ui) OLuludl OYyAII Old 1g 
Ala ya MY pu yag Abg Oya alat lekA Ol pedet Rano Cai 2 IN, JL J3 Ilang D6 Vla sUI aa US 
ana AYI dad SU yamg Y LE Ana al RAS oh mmg Y al dino ss SV Bag Oi, 


Nasgor kanghasan tidaklah najis dengan illat riwayat hadits, 'umumul balwa dan usril-ihtiroz, ibarot 
(AL-MAJMU!) : 


DA) Sl S ra, cdals N giail 9 lalui Cr Rab SUN aa Bol A5 y5. 2 UI dan lomy OY sll KP 
JPN rae) SI ya) Lada 


Mafhumnya jikalau ada udzur kesulitan menjaga/melepaskan/membebaskan/membersihkannya 
daripada itu maka hukumnya boleh ikut dimakan asalkan tidak memudhoratkan, ibarot 
(TUHFATUL MUHTAJ) : 


SS Of Aladi SP KAS bi dad ey pda jr NAS tak UI yaad SB pb 3g AT jr Gado JA Jae OB j3 
dad LA La pn ST JAE Gg Jil Wpo Y Rena dil Alas one jl Ab A3 LV tle AIA maa | Ik 
A03 ye gl eta ST Jr Tono din ba dy ten ikat Of AI gun Cab pai jhon | Ol, 

FOKUS : 
A03 yA le Gg eta ST Jr Tono din ba dy ema ilas Dj 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4106 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Susilo Bambang Yudhoyono 
Ok, saya urun ibarot dalam mausu'ah fighiyyah : 
MA aah : 
S6 — ST BSE og aaly SA Naa Le OLES Ai S5 3 eledal : 
Andi Kam Jaka Ely» Ugte Rank! Sola pil SSL ya Aa MY 4 US OLES Sela —: JSI. (2) 
Ja er om KS Op 3 Lea JIN G Iebpatl 4S «ASIN Sa Aly ana Y OA UAS Ueiluel Je — : GUI 
ama y Hei GI Olah ya Crera II PAI Alai LS Jelas po JW SAS Oly SUS Ola Gang CAN SUS 33 


untuk jaraad : 
SIA 5 Oles LB 6 Olang Oles WI abi 3 JALI Cegad ale Brg Ab) CSI Jb de UNI oma — 53 5 SIA 
ISI 9 IE 1 OLI Uly ol. Cl) 
— Rai y Aemmtg dya Jemag La ag Jia Ob MS IS oya da Y 1 ASI JB9 AAA SAS Y doeloe Y al Yo 3. 
Ag yasit Yg (dy BA LAI gp Usa dl JII Lyon ng Le Alai OLI mash Iya S Ad OT ad As jua K3 
KN) 
Untuk ulama kontemporer, syeikh abdul hamid al 'athrasy, ra'is lajnah fatwa mesir (dulu) : 
MAAN, SAS Selai, Aki Au OLS Sel Dldla Ja Ot2 Bo JST pkai oke IMB oya Of dede ane Feni! J ya 
ai LI tgk tegal UUS (AYI MS Y AS) Conlat gl PAT Gay LS Gaston Aka Y) Leni Kami ll Boa eh, 
Bayar oya 1D BY! GA Lennon er UPT Aina DL yo Lakgtaly HI OLI G 3519 oyaby marah 3 OUT ade 
Jt Uiaad gl mon Ab Conjos Bl Leniiann Las jl Tiga DG UTY) ama polo Je UE Hua dat Y Ji pl 
PS La) uL Se Yg pe el ad Al sh 
KESIMPULAN : 
» Hasanul Zain 


Mantabs Yai Ibnu atas Pencerahanipun. Kalau menurut Pemahaman saya dari 'Ibarot yang ada 
dari Gus 'Abdurrahman dan Yai Ibnu Toha maka kesimpulannya Nasgor saya Suci dan Boleh di 
Makan dengan Syarat tidak di masukkan dengan sengaja dan memang sulit untuk dipilih / 
dipisahkan bahkan menurut Imam @offal hukumnya Suci Muthlag dan Tidak membedakannya. 


2 Muhajir Madad Salim 


Saya kira Ta'bir 'Mr President' jika difokuskan pada @oulul Malikiyyah , tetep tidak bisa langsung 
halal...karena mereka mensyaratkan untuk di sembelih dahulu , karena Laron itu tak ada darah 
yang mengalir maka dia mesti disembelih dahulu seperti menyembelih nya Belalang.. 
Yakni...ketika laron menclok LANGSUNG DI GITES SAMA SUSUK WAJANNYA DENGAN NIAT 
NYEMBELIH...baru halal...: Koreksi, Gan. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/493862060636607!/ 


www.islamuna.info 


HEWAN (407 ) 07 


2056. HUKUM MEMAKAN KECEBONG | BERUDU / ANAK 
KATAK J 


PERTANYAAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu alaikum, Nitip pertanyaan.. " benarkah kecebong (berudu) haram?" kalau bisa, diberi 
refrensinya, Terimakasih... 


JAWABAN : 
Didy Humaidy 
Wa'alaikumussalaam, dalam I'anah Tholibin 1/93 disebutkan : 

BSI Deng pay Tem | Uataly JSI LA JAS UN 3 Roll Ag Kalem G dal ee aa gi OY MIS, 
Hukum anak mengikuti hukum salah satu yang paling hina dari ibu/bapak-nya dalam hal najasat, 
haram disembelih, munakahat, haram dimakan, tidak boleh dipakai kurban dan tidak wajib 
dizakati. 

AT If oneg ISL om Ay oa IV 3 Lara ang ai IN ji 


Hukum anak mengikuti yang hukum yang paling hina diantara ibu/bapak'nya dalam hal boleh atau 
tidak boleh di makan. Maka jika anak terlahir dari antara perkawinan hewan yang dimakan dan 
tidak dimakan, maka tidak halal memakan'nya. 


Hukum kecebong (anak kodok) haram dimakan, karena terlahir dari ibu / bapak sama-sama kodok 
(katak, hewan yang tidak halal dimakan). 


Lihat pula di juz 2/85 Hayatul-Hayawan al-Kubro,maka Hukum'nya katak tetep haram. 
Alat Tamh JS 5S RI del AI alan Gaal OT (ASLI Aman yi Jt GP dita G Fita! So el 2 oil ph 
JNASI 9 » mall 9 Satin! 4 abu 


bea Of pala tele AI lap Gal 33 Carl OLI Ae ye SU Celeng gl Gal oya gondola! Old Ol dian CI 
Lek 03 ole? slyo 3 Lalat pala ye dlu 


SU Dly3 ya gasal Load Aloelo ab Lily LIST 24 pakai Of Je Jus 


Haram memakan kodok karena ada larangan membunuh'nya. Imam al-Baihagi dalam Sunan'nya 
meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi : Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang membunuh lima hewan: Semut, Lebah, Kodok, Elang dan Hudhud. Dalam Masnad Abi 
Daud ath-Thoyalisi, dan Sunan Abi Daud, an-Nasa'i dan al-Hakim, dari Abdullah bin 'Utsman at- 
Taimiy dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Sesungguhnya seorang thobib bertanya tentang 
kodok untuk dijadikan dalam obat, maka Nabi melarang membunuh'nya. Ini menandakan haram 
memakan kodok, dan menandakan bahwa kodok tidak termasuk dari hewan air yang boleh 
dimakan. (Hayatul-Hayawan al-Kubro 2/86). Wallahu 'alam bishowab. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/499398390082974/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(os ) 08 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2057. LINK TERKAIT HEWAN-HEWAN HALAL YANG DI 
DARAT 


Oleh : Muhammad Mujtahid Muthlag 


Assalaamu'alaikum warahmatullaah.. Izin berbagi .. Al- Hayawaanu Al Halaalu Minad- Dawaaabb. 
Hewan hewan yang tergolong halal dari daratan. Berikut ini saya hanya menyebutkan hewan 
hewan yang halal yang tidak lazim dikenal penghalalan nya saja,,, 
- Dhobb ( Kadal Arab ) bukan biawak 
- Karkadan ( Badak ) 
- Dho'bun ( Hyena ) 
- Daldal ( landak besar ) 
- @onfudz ( Landak kecil ) 
- Fannak ( Rubah jenis kecil ) 
- Tsa'lab ( Rubah jenis besar ) 
- Musang dan jenis jenis nya antara lain : 
" Ibnu 'Aros 
“ Ibnu Mugridh 
“" @oogum 
“ Sammuur 
" Dallag 
- Wabar ( heterobar ) 
- Yarbuu' ( semacam tikus kecil ) - Sanjaab (Tupai ) 


Untuk lebih jelas nya lihat link : 

www.fb.com/photo.php? 
fbid-506864609344108&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 ( Badak ) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642022699700&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 ( Dhobb ) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642032699699&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 ( Hyena ) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642049366364&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Daldal) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642066033029&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Fannak) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642086033027&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Ibn 'Aros) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642109366358&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&types1&permPage-1 (Googum) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-5066421426996884set-a.506641976033038.114634.100000617211775&types1&permPage-1 (gonfudz) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642169366352&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Tsa'lab) 
www.fb.com/photo.php? 

fbid-506642179366351&set-a.506641976033038 .114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Sanjab) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642206033015&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Sammuur) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642216033014&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Wabar) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642229366346&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&types1&permPage-1 (Yarbuu") 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4109 


www.fb.com/photo.php? 
fbid-506642002699702&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-1&permPage-1 (Dallag) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-507134492650453&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-3&theater ( Kelinci ) 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-5071345293171164&set-a.506641976033038.114634.100000617211775&type-3&theater ( Zebra ) 


Mohon mar'af jika tak berkenan silahkan di hapus saja ... Mohon juga koreksi dan penambahan nya 
bagi para sesepuh asaatidz dan asaatidzah .. Wassalaamu'alaikum .. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/499109080111905/ 
2101. ARTI SUARA KOKOK AYAM 


PERTANYAAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu alaikum, Pertanyaan member : " kata ustadku, bunyi kokok ayam itu sebenarnya 
perkataan 'udzkurulloh' apakah hal itu benar ? 


JAWABAN : 
1. Abdurrahman As-syafi'i 


Menurut suatu keterangan yang masyhur, bahwasanya ayam jago juga melantunkan adzan ketika 
malaikat pembawa arsy mengumandangkan adzan. Dan ayam jago tersebut berkata : yaa 
ghoofilun udzkurulloh (wahai orang2 yang lalai, ingatlah kepada Allah). 


Bahkan ada keterangan dari imam al-Ghozali bahwasanya dibawah arasy ada malaikat yang 
serupa bentuknya dengan ayam jago. Ayam jago selalu mengepakan sayapnya pada 1/3 malam 
untuk membangunkan orang2 yang tidur, dan ia mengepakan sayap lagi pada pertengahan 
malam agar orang2 melakukan sholat malam, dan ketika fajar menjelan ia akan mengepakan 
sayap lagi untuk membangunkan orang-orang yang lalai. 


Selain itu terdapat keterangan bahwa malaikat jibril juga memelihara ayam jago dikediamannya 
JB Ogan 03 SAI Ji 3 cal Ig SIN OJBE G1 dolan 3 Jaka Ly Ja Alan OIL Mus OS Lal Ol padi M8 1 2 
2 JB Saad ran ISL 3 Op oi 1 JB y Ae Ld SNI Jall LAI Laman BB Ld Boo SKA PI AO aa 
Hy gen BANI Ea "AJB pekay ale AI ap Ai yo 3 AI ale 3 OMA ai 1 JB mill db 155 Oykah! oil 
LA ank jali Lay TH il ya Led JOS dil y 1 dilan oya Up AAS Tan 9 Alt Oa Ja Gs Ka 

2. Sunde Pati 

alan! gl jab le Rel ya Sao AJI Al Ist asal jl lal Y Ko L Jas Jl BI INSKE Sadl dale pal Ol 5 gn3 
Bold Sgi MMS ya pol lah JPN! C3 Tawang Ela B ASOYUI Gema Lea ae ISI OSG OI al yag 
Diceritakan bahwa adam alaihis salam mengadu pada Alloh lalu berkata ya ALLOH saya tidak tau 
waktu-waktu untuk beribadah maka Alloh menurunkan padanya ayam putih dari surga seukuran 
unta yang besar disaat ayam tadi mendengar tasbihnya para malaikat dilangit maka ayam tadi 


bertasbih/kluruk/berkokok dibumi maka dengan demikian adam tau bahwa itu adalah waktu untuk 
beribadah. | badai izzuhur hal 43 |. 


Link Asal : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4110 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/504692942886852/ 
2107. HALALKAH BELUT ATAU SIDAT ? 


PERTANYAAN : 
Khoerul Amri 


Assalamualaikum wr wb. maaf malam-malam begini mau tanya. kemarin kan sudah ada yang 
tanya untuk masalah hukum memakan belut. sekarang bagaimana hukumnya memakan sidat ? 
terima kasih, jzk... 


JAWABAN : 
Muhammad Mujtahid Muthlag 
Sidat sama dengan belut, hukum memakan nya HALAL 
ag asa Seat dp yag BUY JD ea Of Malaba Ped akan SI JA" let dj die yk IE JAN tan) 
SELAI Kia PAW) LIL Kila yag te UAS del ri JI A1 oi Jl AI an) Bnga Oly LAU or Aaja elo. 
oa Ita el WAT ep ama SIS ya Had 4 Pad 3 Fa dl OLI Ula Le 3 VI Ji Y Gl Gee ala LA, 
266 1 SI Pe SIT Olga ab MAY Ag dye Anh SS AI Lg ye el 
Dan hukumnya : HALAL, Imam Baghowi berkata merujuk ayat " UHILLA LAKUM SHOYDUL 
BAHRI WA THO'AAMUHU " Sesungguh nya belut ( sidat ) adalah HALAL yang tlah di sepakati , 
dan kesepakatan ini adalah @oul nya Abu Bakar, 'Umar,, Ibnu 'Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abu 
Huroiroh Radhiallaahu 'Anhum, Dan Syuraih, Hasan dan 'Atho berkata : Ini adalah madzhab Imam 
Malik, dan lebih jelas lagi dalam Madzhab Imam Syafi'i, Yang di maksudkan hewan berbentuk 
seperti ular ini adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air saja,, Dan adapun Ular yang 
mampu hidup di darat dan di air, maka itu mengandung racun dan memakan nya haram,, Dan 
Ibnu 'Abbas di tanya ( oleh seseorang) tentang belut /sidat, maka dia berkata : Hewan itu di 


haramkan oleh orang yahudi, dan kami tidak mengharamkan nya. | Hayaatul Hayawaan Al-Kubroo 
- Imam Damiry : Baab huruf Jiim / hal 266 |. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/504019332954213/ 


2112. HALALKAH KELINCI ITU ? 


PERTANYAAN : 
Hadir Al Banjari 


Aslm ustd dan afwn ? aPa hukumnya memakan kelinci at sejenisx? dan apa benar kelinci itu bisa 
nifas layaknya manusia ? sykarena ktsr ustd ?? 


JAWABAN : 
2 Abah Uwo 
Tab ci 2) Uas atm Cet da he tp Sala AN Jamie Na ee NG 
Celah — elang Ale Ab ga — Ker may 2: Cerdas Ola ang 5. s An An 
“Kami pernah disibukkan untuk menangkap kelinci di lembah Marru Azh-Zhohran, orang-orang 


berusaha menangkapnya hingga mereka keletihan. Kemudian aku bisa menangkapnya lalu aku 
bawa menghadap Abu Tholhah. Maka dia menyembelihnya kemudian dikirim daging paha 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4111 ) 


depannya atau paha belakangnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lantas beliau 
menerimanya." (HR. Bukhari no. 5535 dan Muslim no. 1953). 


2 Alif Jum'an Azend 
EA SA gp gal pp Tp Ten UEA UB Gg 5) pan BN ALE) ian Gp Laba We JA Gp Laba Ht 
Aa S buya baja bang Ugonsis Rondo UI la at Ust aa Lengan Nela Agate Ignind CT Want Ol pelat Yaa 
Gila Ta Ja 
Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah menceritakan kepada kami 
(Muhammad bin Ja'far| dan (Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata: telah menceritakan 
kepada kami (Syu'bah| dari (Hisyam bin Zaid| dari (Anas bin Malik) dia berkata, "Kami pergi 
melewati Marra Dzahran, kemudian kami di kejutkan dengan lompatan seekor kelinci, maka 
orang-orang berusaha menangkapnya namun tidak mendapatkannya. Maka aku pun ikut 
menangkapnya dan berhasil, lalu kelinci itu kuserahkan kepada Abu Thalhah, dia menyembelihnya 


dan mengirim daging paha depan dan paha belakang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
dan beliau pun menerimanya." 


(Al ya er 1 Ola ye Gaal al oi ST ae ja onta Gg Madan PN Oh LP il Tt al 2 al Bas 
AJE UN EN Dag BA PNG Na dj Ul jh 
TSI OI HO Hd Ud Jpn Wei ih Ula Sa al Ona Jo Oon dh Ca dit 
Psr MAA Dgn an an pn al al 
Telah menceritakan kepada kami fAbu Bakar bin Abu SyaibahJ telah menceritakan kepada kami 
(Yahya bin Wadlih) dari (Muhammad bin Ishag| dari (Abdul Karim bin Abu Al Mukharigj dari 
(Hibban bin Juz'in| dari sudaranya (Khuzaimah bin Ju'il dia berkata, "Saya bertanya, "Wahai 
Rasulullah, saya datang kepadamu hendak menanyakan tentang serangga bumi, apa pendapat 
anda tentang daging biawak?" Beliau menjawab: "Saya tidak memakannya dan tidak pula 
mengharamkannya." Khuzaimah berkata, "Lalu aku berkata, "Sesungguhnya aku makan sesuatu 
yang tidak anda haramkan, memang kenapa wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Sekelompok 
ummat dari beberapa ummat telah menghilang, dan saya lihat makhluk yang membuatku ragu." 
Saya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan daging kelinci?" beliau 
menjawab: "Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya." Aku berkata, 
"Sesungguhnya saya memakan sesuatu yang tidak anda haramkan, memang kenapa wahai 
Rasulullah?" beliau menjawab: "Saya telah di beritahu bahwa kelinci adalah (hewan) yang 
mengalirkan darah". | HR IBNU MAJAH |. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/485596574796489/ 


2140. MEMAKAN KEPOMPONG ATAU MENJUALNYA 
BOLEHKAH ? 


PERTANYAAN : 

Satiman Yusup 

Assalamu 'alaikum.. apa hukum makan atau menjual ungker 4 kepompong )-? 
JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4112 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikumussalaam, kepompong hukumnya haram, ia termasuk jenis serangga yang berdaging 
kotor dan tidak baik. 


ALVI AU yag JPYI 9 EK il JB LIL aah JB ALL pa Fakes JII GO YA 2 Badi ri 1 WNI 
ea “el palet US dtg Ja GOS San Oa Co 03 BLN A3 JB 3 Jai DST 3 adl 


Al-asari' (larva) adalah ulat merah yang berada di sayur sayuran yang akan bermetamorfosis 
menjadi kupu-kupu. Bentuknya mirip dengan jari-jari wanita, berkepala merah dan berbadan putih. 


DL padi ya KY UAS PL SE 


Hukumnya haram dimakan karena termasuk jenis serangga. (hayatul hayawan kubro juz 1 hal 42 
maktabah darul kutub al-ilmiyah) 


Y Rano AI ea SUS Ay FE y pai 3 By Oli) AS Utlyd oluo GP) Oli Io 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/507243465965133/ 
2157. ENAM BELAS MAKHLUK UNIK VERSI PISS-KTB 


Oleh : Sunde Pati 
16 makhluk Unik Versi Mbah Cemeng adalah : 
JB OA ale | Le LAS Ui ed Jar TAB Tai pel Jl II AYI AL (Al eng Eye Tab 
pl ads day 
1. Yajuj Ma'juj, mereka adalah umat yang tidak bias menghitung jumlahnya kecuali Allah Ta'ala, 


Tinggi mereka adalah separuh tinggi seorang pria, mereka memiliki taring sebagaimana taring 
binatang buas, cakar di kuku-kuku mereka, dan bebulu lebat. 


Horila 3 A3 Sae pekat Jajaka sllu Jia US JS Akad)! OST Ja OST ed ae gerlag mal Hj Bebi! Ao dy Ilaia 
SAIL 


2. Mansak, mereka berada di arah timur dekat dengan Ya'juj Ma'juj, mereka memiliki telingan yang 
lebar seperti telinga gajah yang meraka gunakan sebagai alas tidur dan selimut. 

JB hand Joel JS Sale inn jam Jai Lah DA d yaa agan dl JPN Dyah jl di laa ia JL Yang 3 Al 

Jom O gila 3 GINEH ya Oam ya 

3. Kaum di salah satu gunung dekat tempat yang tutup oleh Iskandar Dzul @ornain, berpostur 


pendek berwajah lebar dan berkulit hitam yang terdapat bintik-bintik putih atau kuning, tinggi 
mereka adalah 5 jengkal, mereka suka memangsa makhluk hidup dan memanjat pepohonan. 


9 ya ah BY US Og ybes Roriorl pg OLS NIS Ugg peng Vj AN NS Opal Ola YI Boo Ie HI Ank dal 
PAP 
4. Kaum di Kepulauan afrika berbentuk seperti manusia, berbicara dengan bahasa yang tidak bias 


dimengerti, mereka makan dan minum layaknya manusia, mereka juga memiliki sayap untuk 
terbang, warna kulit meraka ada yang putih, hitam, dan hijau 


www.islamuna.info 


HEWAN (4113) 13 


AL ey aga by Ike Al tan Jb pal date yR) AAS HR BLS Gea In yah 


5. Kaum di jazirah Romini, mereka hidup telanjang dan berbicara dengan bahasa yang tidak bisa 
dimengerti, mereka menyerupai anak kecil dengan tinggi badan 4 jengkal, berbulu tebal dan tipis 
yang berwarna merah 


AI el La pegin Jai ia IS AE) HSE GALAI Tj pen ye ge RT P3 ab AU mil Ar yaa kl 


6. Kaum di salah satu Jazirah Afrika bertinggi badan 48 cm dan bermata satu (buta sebelah) 
sebab berkelahi dengan sekelompok burung yang mendatanginya setiap tahunnya, akibatnya 
mereka mati sebanyak bilangan yang dikehendaki Allah. 


oa Mb Vyokory OP Bon jdel SG olaty Ogigkas ya OR ehildah Flag INSIL apr peta yong padi Alan Ujang (3 Ll 


1. Kaum di sebagian jazirah bahr, wajah mereka seperti anjing tubuh mereka seperti manusia, 
mereka memakan buah-buahan di pulau tersebut, namun apabila mereka menemukan hewan 
maka mereka akan memakannya 


Ad) de oyjid LALU Ulas Igalorg ISU Lio Ogoh metloral 3 HESYY UG Le yes Gal By yo Se Bd ka 3 Rel 
dal aloe pray SI 0 Hg 3 Aek mp Aile IG UI SUS Ie debr ASI Ie 
Pasang Pung HI G 5 ta 5 S3) 


8. Kaum di jazirah bahr, berbentuk manusia sebagaiamana manusia biasanya namun tidak ada 
tulan di kakinya makanya ia berjalan meraangkak, ketika ia mendapati manusia sedang berjalan 
kaki merka akan melompat ke leher orang tadi dan melingkarkan kedua kakinya di lehernya, dan 
apabila di usir maka ia akan menjatuhkannya dan mencakar wajahnya dan memaksanya 
sebagaimana kita memaksa hewan kita 


SE ya Sato (BI Ja Lal lang dmn jl Unlory AS Geo yadiy Kid pabol pig Rontorl Wb Bal jang 3 dal 


9. Kaum disebagian jazirah yang memiliki sayap, belalai kecil, dan berbulu, mereka berjalan diatas 
dua kaki atau empat juga bias terbang, katanya mereka adalah dari golongan Jin 


PI laa Alaaly JA 035 pang Ag Alis Romiorl Ol Ogadl B3 2 gadi Jl be al 


10. Umat berpostur tinggi, bermata biru, memiliki sayap, dan cepat berkembang biak, mereka 
berkepala kuda dan berbadan manusia 


SB ag lag PNS ma oo Je guy Ulah, Wal 


11. Kaum yang memiliki 2 kepala dan 8 kaki, 1 kepala dan 4 kaki dibawah dan 1 kepala dan 4 kaki 
di atas 


SU pl Uygale Urat kalan Oya Shy Alai Daly mad Uya pai ed JP (Gay oyad W eladl 3 y0 cale Ral 
Apel cal 

12. Kaum berparas wanita yang memiliki bulu dan payudara namun tidak mempunyai pejantan , 
meraka kawin melalui udara (semacam penyerbukan) dan melahirkan sejenis mereka, mereka 


mempunyai suara yang indah nan merdu sehingga binatang-binatang berkumpul karena 
kemerduan suaranya. 


SAI Olaal Uluuiy gali 0957 Lema g 5) Al 


13. Kaum berkepala manusia dan berbadan ular 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4114 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cabas SI yang slr BAYI la ya Neko OT Kan gak AE hye AA gag BIAN ANN Oa Ajar yan H dal 
Jal 
14. Kaum disebagian dataran cina yang badannya tidak memiliki kepala, mulut dan matanya 


terdapat di dada mereka, aku pernah mendengar bahwa salah satu mereka pernah diutus ke 
penguasa Tatar 


dlsb OB Hmgio day Blipulu! pelaS my yel y Ola or Oypng Wb Ra 

15. Kaum berwajah Manusia dan berpunggung kura-kura dan diatasnya terdapat tanduk panjang 
JAN PE 3 Anya dil Uji jd Unisai A5 Olah dls Baoely Jong day Ode Bai y ly Bias ada alindll Lb Jl Al 
SPL say syal 
16. Kaum bernama Nisnas (sebangsa Kera) yang memiliki separuh kepala dan separuh badan, 
mereka hanya memiliki satu tangan dan satu kaki seperti manusia yang hanya ada separuh dan 


berjalan merangkak/ Ngesot, mereka bias berbicara, mereka tedapat di dataran subur tanah 
yaman. 


Sumber : Ajaibul Makhlugot wa Ghoroibul Maujudat, Imam Gozwaini 
Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/507841469238666/ 

2174. Dalil Najisnya Babi 


PERTANYAAN : 
—) oli 


Apakah hukum kalau bersentuh kulit dengan babi atau anjing yang basah, wajibkah disertu ? 

Emang apakah babi najis ? 

JAWABAN : 

2 Timur Lenk 

Wajib di sertu karena tanpa hilangnya najis sholat tidak sah 

2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 

Kutambahkan yang ada tarjimnya biar ajiip : 

Sek Wan Ig dog Usiglg snad 3 dls Bag Lay ai y0 | 21 254 Pal S7 ping dil) 3 (Mo ) lo Ui Ska (Yo 

553) ag al Lag USD « Yy 3S yaed an Ka ella &, 

Us lo sei la gia yaa USA seniigd AM sodik Ah « $Y3A Y SN MESIN G0 sa HAN US € 3Yia air Sila Y Ia 333 « 

SESUNGGUHNYA babi seperti halnya anjing ( dalam najis beratnya ) karenaa babi lebih buruk 

tingkahnya dari pada anjing. dan karenaa keharamanya ( daging) telah di nash dalam al guran 

dan menjadi kesepakatan ulama. sedangkan keharaman anjing merupakan hasil ijtihad dan khilaf 

ulama. dan juga tidak diperbolehkannya memelihara babi dalam berbagai tingkah, berbeda 

dengan anjing. dan juga karena disunatkan untuk membunuh babi walo bukan karena darurat. 


Penimbangan berat / ringannya najis ini atas hadist dan ijmak ulama : 
- darah itu tidak berat najisnya, sekali basuh hilang 
- kalau air liur anjing itu berat, sama seperti babi. 


2 Timur Lenk 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4115 ) 


Lulu Laura A1 RI Jua Y dil laos) 2 Olly) dah diah CA nj & P9 ya UYI Jab 3 LIL Jp Hill, Jua 
Jha al da Unala I S cas Solan Relay dg ASI 

FASLUN : pendapat imam malik berbeda2 di dalam membasuh wadah karena jilatan babi, dan 
darinya ada 2 riwayat: 1. tidak dibasuh 2. dibasuh 7x karena mengiaskan dengan najis anjing. dan 


ini adalah riwayat yang terakhir darinya. dan yang menceritakan 2 riwayat beliau adalah imam ibn 
Aussor. | Terj. Aslim Tas'ad | 


Op Wat y “ASI ya AE WNI PT UT gg ad lal yong £ Lanal il 3 SS Aaj ASI le ajal Oa IS Jua 
SIS UN lea ai AP Jerat nil pal III. 

FASLUN : ketika babi dikiaskan dengan anjing, maka wajib juga demikian bagi hewan buas 
lainnya. karena wujudnya alasan di dalamnya yaitu hewan buas lainnya lebih banyak makan najis 


dari pada anjing. dan juga karena anjing termasuk ism jenis yang memasukkan juga didalamnya 
semua hewan buas lainnya . karena mereka juga dinamakan KILAAB ( jamak dari kalbun ). 


db AI te Tah ANIS oya IS ale Jalu pel eh Gal op R0 G JG — plug ale di Io — AI Jan Ol Ka 

(—320 2g) Cab aa AA op ML ASIN gl FI Olagad! SAM SLS 

Diriwayatkan bahwa kanjeng nabi ngendiko dalam mendoakan 'atabah ibn abi lahab , YA ALLOH , 
kuasakanlah kepadanya anjing dari salah satu anjing tuan, 


maka bertarunglah dia dengan macan yang akhirnya macan membunuhnya. ( dalil ini menunjukan 
bahwa hewan buas juga disebut KALBUN ) 


Masih kitab yang sama : 
SPS Lenny padi ga Ala OY CINA cra KL 3 BANI oya OS gp Kl ya Maa Kaa ISO Jas 
OP taman path Je Lara II Ha Ld SAY JP Ida JUS Le) 25 ey maka! My Re uya Lula 
SSB SUN KA sa | IS cas sad ATAS TAAT ena AI ma 2 AS yaa NEESA 
AS UI Wa osra Ul ca lali JI Bliso Jan SESI URL Leon ga al WS 1S (1/442) 
Masih kitab yang sama fokus pada ibarot : 
(23 3 23 Jia LAIN Jera Ot Jin dilan Ulah La Lal) 
mg Any GOT AN 9 Aina! Aj yo La memualU Lay CT ad AS pesat ASIN, Sekai ASN €o- 3 Jha 
Se poni Oekind Jah La LA Lg KL FI Bala Sy bd Ud NY Aida Ud TN) Cedind Inah TN #aldi BYU de 
Pa an IE Lg ya ML JAV ya TS Jah ooh Je GEA Lah Hd end Codlad (IE Hit penah Hera 

CS datin EISAY  W3 dail Lag Url Sea Leah de ji Ugal de jl Uus GTA SS Jing telah 
GH. gel Blast Ah Ou Onkay Sgp J3 Ad SI Gram podl Iigd SUS debt Lag 5 pad MY yaaa yel 
bag 23 dal Lag Ai Talas Ie AS ya CS CAnadel pya AAL GLAYII TSI AP Sy REI HS Jin oo 

melly SI Adly Am aa SAI al Jia pia gd ang g B Bl Jia LAGU Joni aga Oh Jaa dilan dad La 
Say Abg “JEN Gakg okay mang JA Jd TSI Ah Gama prank! led SIS Aa La il Syah Jet II Blanja 
ada yag codary Jia! Jah Jali Blang demo) dead Sm Y cra all Jl uyay L0dnny Jpeal Ja Tami il WIL ye 
Ag TSI Gamma Le Lpiiad Goa AP Y 2S ang dg A5 AAN Sekali Jay pl) Amd La Laly LAgtonnoy Rain (alga Gp Cdi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4116 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gian Il oya Lanang ai Gek SA MS yag colay caday Jypall J3 TSII 4 Fawada Lo Lang cokang Juli J3 
day! JW) dilouga dilay Al SL Of Anta ya GIS Obb de td HE La Aing th SN deng de Gin Lang (ll, 
Masih kitab yang sama : 
Slash Ang Wil te LAI ang Olga y Gd g labaliy ag ya ee JS Flora le Ay mL elud Jade 
UB ya deng Tenag Las ALA, Ostali SA Ja sak DL YUL GI, em II 2 oa 4 Je5YI ms YUL "laki, 
ea) old dalerg 33) H3 OP adl SBS IE dng RU tlpn Ala ya 03 yr an la SIWI, 
SAE oa US dai Lag (Ola. 
Najisnya babi : 
BA sai Cp ya AS GUI rm er MA oa Cmaga or MA rd yAS MAS gal AGAN Aula ob Jalil LSI: 
Ola 0g pa — AeadadI SII ja 1 AI (855 
Madzhab hanafi : 


KAN aan) BELI (Gap Ab AR Vo ie 1 ea all" ga Kan) — Aas ya ! (JB): 
Sya ASIN Kane OY ybs 2 (Al Hilal) ip oa gan EN ta RI Oral Lir ms OI RA) 
Ojl ab pada mal Jang Jadi. 
SEYGA Je UV el agak El Y Jeli SUS Op Bo yr JA) 1 na ta el WE IR) ih 
Jae Jgl OS 0 padg p USYU cyade Boy ll Jie jilor damai FUI Jebil I gia Sinkrl OLI) GAST 2g pall, My 
Y Ly path Andi pad OT Jadap din Sel Abd OY 2g 
AAA ji Doll HMS 
(—DB55 2g mad apl ya id UlaRd Came yr JP Lega op MP yi 2 ya MAS pl GM 
Old (ga — Andal CSI jo 1 AI 

Madzhab hanafi : 
pe gal 
Ce aa Ul HI dh ah JA, Cat" 3 nya il Ia 3 Gaga ab at JIE NI AU) 1 
(90 wu)... 
ME JB AA ale — Aji 0 MANGA 53 V tem Gd pal rendy era LIL AI — 
Lagi AI Un — Gabe Gl 2 peka aan lia HP Alai JT) Lena ph 3 ph ll Ob 20 — day ale dit So 
— Upah Ui pb SAI Ob 2G abad yy ". 
B9) 1 oral! Ga peta Ja EP TE GI On) Ini AB ya dal IS NG di ay ir 
oma" 3 Si JB El (JB) ip AMI adl SLB EA OLS 
Ola (Jaa OS JII oya Von Jiiy OJO gb aa Yg JI Rab Ja og JL IIS AAL JUS JB, 
babon SLS pa 3 (Seldi 3 RAIN ata) 10 Oei KENA ISIS AAS SEL da P Gol JB NU Ih 
Cal akui Ae adl JB Sg PT edi Si). 


www.islamuna.info 


HEWAN (a17) 17 


2177. HUKUM MENGHINA HEWAN 


PERTANYAAN : 
Yanuar Hasana Puthra Alfadani 
Assalamu'alaikum para ustadz dan sahabat piss-ktb. Apakah hukumnya menghina hewan ? 
JAWABAN : 
£& Mbah Godek 
Bismillah, ini ada cuplikan cerita Nabi Nuh semoga bermanfaat 
Asi Jah La nyi Ainan Kwang Sip yh JUS As ar OLS SLS JB SI Ale Ganga gt ak gia Gr MAY RT 
Ie ai OS OL ALI al Gada Kemal Jill ae CASII JUS padi ASI Ia Ol ey ds ola JUS cl, 
LS OLS gliy La Janda IV ae Aitola Y yah JATI ya al OS Ol, US OT ot wet Ud OS AI Ob adl 
bei Gr deng 0 Ai tato Ie Say aa S3 
Dia adalah Nuh bin lamak bin matusyalkho bin idris alaihis salam..imam kisa'i berkomentar nama 
Nabi Nuh adalah abdul ghoffar atau yasykur dan sebab terjadinya dinamakan nuh yaitu diceritakan 
bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata lalu Nuh berkata anjing ini sangat jelek menjijikkan,, 


kemudian anjing tadi bicara pada Nuh wahai abdul ghoffar engkau menghina ukiran apa yang 
mengukir ? 


Jika hinaan itu pada ukiran maka jelas jika itu tertuju padaku maka aku enggan pilih menjadi anjing 
dan jika hnaan tadi tertuju pada sang pengukir maka hinaan itu tidaklah layak karena Ia bisa 
berkehendak pada apa yang Ia kehendaki. Setelah ingat kata-kata tadi abdul ghoffar terus 
menangis dan menangisi kesalahan dan dosanya dan karena seringnya dia menangis maka 
dinamakanlah dia Nuh (menangis). | BADA'! IZ ZUHUR HAL 51 |. 
& Sunde Pati 
Ada juga hadits " janganlah engkau menghujat ayam karena sesungguhnya ia mengajak untuk 
sholat " : 
58 s1 6g) Bel Bal SU Akta Ih eng SP 4 BMA Ngom Y 2 Lay tele IN Jo St Iya JG «die 
Ada juga hadits : 
Y — (hay dls BI duo — AI Sgary JUS Latih Cab l WIL — pel Ale Al oke — il HE ata SU de ye 
(214 130 5) — Sad male Gadongin ALI Si Lag ASN Sy Telo RIM ad LA | pam 
Dari Ali berkata,suatu hari kami bersama Nabi SAW saat itu nyamuk2 menyakiti kami dan kami 
menghujatnya maka Nabi SAW besabda janganlah kalian menghujat nyamuk-nyamuk karena 
sbaik-baiknya hewan adalah yang bisa mengingatkanmu untuk dzikir pada Alloh maka malam itu 
kami bisa bertahajjud. 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/516933431662803/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4118 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2236. HUKUM MENGKONSUMSI KEONG SAWAH 


PERTANYAAN : 

Ki Ageng Bejo 

As Salaamu'alaikum.wr.wb. ALLAAHUMMA SHOLLI WASALLIM 'ALAA SAYYIDINAA 
MUCHAMMADIW WA'ALAA AALIHI WASHOCHBIH. kalau boleh bertanya: Bagaimana hukum 
mengkonsumsi/makan KEONG bagi seorang Muslim ??? Masalahnya sekarang banyak 
kontroversi tentang itu. tetapi mereka mengungkapkan Argumennya tidak dengan diberikan Dasar/ 
alasan yang kuat. Trmkasih 


JAWABAN 
Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalaam.. HUKUM MENGKONSUMSI KEONG SAWAH / SIPUT AIR / TUTUT / 
KO'OL (bhs. madura) 


Di Sebagian daerah yang penduduknya berpenghasilan minus, telah terbiasa mengkonsumsi 
hewan sawah yang bentuknya mirip keong, penduduk sekitar memberinya nama Ko'ol (Madura). 
Pertanyaan : Bolehkah mengkonsusi Keong Sawah/ Ko'ol (Madura) tersebut ? 


Jawaban : Keong sawah (Pila ampullacea) adalah sejenis siput air yang mudah dijumpai di 
perairan tawar Asia tropis, seperti di sawah, aliran parit, serta danau. Hewan bercangkang ini 
dikenal pula sebagai keong gondang, siput sawah, siput air, atau tutut. Bentuknya agak 
menyerupai siput murbai, masih berkerabat, tetapi keong sawah memiliki warna cangkang hijau 
pekat sampai hitam. Sebagaimana anggota Ampullariidae lainnya, ia memiliki operculum, 
semacam penutup/pelindung tubuhnya yang lunak ketika menyembunyikan diri di dalam 
cangkangnya. Hewan ini dikonsumsi secara luas di berbagai wilayah Asia Tenggara dan memiliki 
nilai gizi yang baik karena mengandung protein yang cukup tinggi. 


Adapun hukum mengkonsumsinya adalah halal (sesuai keputusan Bahtsul Masail PCNU Kab. 
Probolinggo) sesuai keterangan dari kitab Al-Madzahibul Arba'ah Juz II Halaman 3 : 


dng VI Cam) (EV LAI smakin pe BlU , eamdil Upah sd as dy US jd asi BI Ui lal ola JST 36 NU, 
Yes) 
| Sumber : PC LBM NU Kab. Probolinggo. Editor: Sulaiman |. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/546364585386354/ 


2275. HUKUM MAKAN ULAR 


PERTANYAAN : 
Hayfa Azzahra 


Assalamualaikum...... numpang nanya ni pak /bu ustadz sesepuh piss-ktb........ apa hukumnya 
makan daging ular ??? makasih sebelumya :-) 


JAWABAN : 
? Nabilah Az-Zahrah 
Sebab Ular Diharamkan karena mengandung racun, namun memakan barang yang haram seperti 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4119 


daging atau darah ular, air seni dll perkara najis hukumnya boleh jika untuk pengobatan, dengan 
syarat : 

- mendapat khabar dari dokter muslim yang adil atau dokter tersebut ahli dalam pengobatan 

- dokter tersebut mengatakan tidak ada obat dari perkara suci yang bisa menyembuhkanya kecuali 
dengan benda najis tersebut 


03 0. 0 $- 22. 
CAP) plant FI ga can eat Kinale sekey eny Ob yan Sby JI paBu Gak pay aj Jae ey 

Pal EN SAN IMEL MO SA MIS Jade 3 mu IP s3 3 
SPS La Gay ska dl Jamal Oli jua GE J3 Jaa Ren padi (Aan Aa Pras ds) 


020 A2 — 90 8 Y 


2 Haag aa Yuli Ji pl ya AAN SA AAA GA tan at 


Ls (lis Jend) Gaal 5 In tani 5 aus (3 Dyna dng 1 » AS) Ka PE (Ga Gaal jpg 


HA pan BG (» BA ya age BA Uh JA akan ee JI An hama UP A3 2. 
Ka An Ge LA) APA Ja Ht KA ap 3 OA, ) SA Ia AAN Jiang Lan Go 
Ska Was CI) SL ya opa ara, aa Tana SS HN 2 Ob Aa up hi et oi 


02 LX. 


Gali Ka AN AL On an CI As Up aan Uh (JS Ilany die MAS (KA 21) Sip 


Pn 
2.9 JS AG o 


Jl j3) — Af Ae jd Ae sb 


JG Da ab Se kan Uh Ada) Oa USA KN PPS Up pa S$ 


ca. 3.9 NA 9 Ie Aa Lo —. . 2.0. 


Dae 3 dadi ie al ou Lan Si 2 aU A3 Wla, Halisa cb si AS di an Sai 
MA da3 ag typhi Ch ya Ii 4 Kadi ab Ilalemill main dah ol yaa jilor yah pl ab Olla Lele 
EV) Ud ya dya Tole HI laa j3 Al HIU ng PUSII G SANI Ta pd Ega Ya eng ay 
— Ay aa Uh gag Ta ya Li Ob da0 AI any Gal Weda Ulil jae Ol nadi) OISLS LA 4 ALI LA ea gia 
8 spam Lani Gaya Ud pan OI Cd ayal elang Ale AI daa AI gang Il —Ogdly lagi! Candi 
Iagordid Upon pad Ula NI PURI Waah oya 0 yaah Alah 3 Ust) aa Ope AN IM play Ale AI lo AI Jay dl S3 
Ika tp Dul) oya ek OI alay Gali Iyo el lay dala AI ko AI Japay ge Vale dl ypusad Ulat y LL ja 
LAIN, bl ja Lagi OT nyali elo Sg (Sbd blg) Sar bad. 
JL Aly (IV DL Wal Ta Selong UB elgalia pai Dalb ALA (5) Rule (GIA 33£ UI) #lulouol JU 
Ula #kalowet JB Lane AL ISI Ul yng tapi 2 yang His Pl ye (SUS pp Las Solid Jab dl OP) Hera 
IM Kab GiSy JAS lama Ceaalo Sby 0 poet jl Can la ab paka Y dil Sa ce, Ule (e laa! OS II US 3 ye 
ra f3 Wakdl LA COLgang dab ah AG AS Oly cela SN Jonan tmdall JB j3 carey Sakdl 4 TP 
jr II OA Oo al D andi Uay eLagin Tual, 
3 PI EN pai 

2 Sunde Pati 

Tambahan : 


Blink y lay Oak eny UI nia Unang Ol pay & AinaS A3 1S ss UpA (SBI /2) sari FYI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4120 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan haram hewan yang bisa hidup didarat dan dilaut (air) sperti katak,yuyu atau nama lainnya 
kalajengking air,ular,sebangsa monyet,buaya dan kura-kura karena buruk dagingnya,dan juga ada 
larangan membunuh katak. 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/565273373495475 


2281. LIUR DAN SARANG BURUNG WALET HALALKAH ? 


PERTANYAAN : 

Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, sarang burung walet dan liur nya halalkah ? Najiskah ? 
JAWABAN : 

2 Gufron Bkl 

Wa'alaikum salam, liur / ilernya burung walet adalah suci. : 


ENY Jasa! 33 Tanya BAU Lely mang El lg GAS AW Ol yan JS abi jay 
2 Brojol Gemblong 


Bila hewannya suci maka suci juga air liurnya 
Iba gan OA USUS - Ula gu y02 Usigid US ssi 7 2/5 : 
saban Joy al itna ey lagy Unas « shua Mt Latialg gluta Ao Ukllayy 6 biak adi yital SUllaks sllagg gla 13 siladUs « 
AK ASp Uang gl Ui pipe at «No Slop Samual Singa « jIY Alala ) 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/568125023210310 


2354. MEMATIKAN IKAN LELE DENGAN DIPUKUL 


PERTANYAAN : 

Ustdz Fathur Rozi 

Assalamu alaikum. Mohon dibantu jawabannya. Dalam kitab bajuri juz 2 hal 284. (wa idza 
dzabahtum fa ahsinu addzabhata wala yahuddu ahadukum syafrotahu) dalam arti jika kamu 
menyembelih hewan maka baguskanlah sembelihannya dan tajamkanlah pisau nya. PAS 
bagaimana dengan sembelihan ikan LELE yang di pukul kepalanya karena ini sudah Umum di 
masyarakat. Dengan Sembelihan ikan lele yang harus dipukul kepalanya biar cepat mati. 
Pertanyaannya apakah tidak masuk pada penyiksaan ? Silahkan jawabannya, Trims 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, mematikan ikan lele dengan cara dipukul hukumnya boleh : 

YAN je YNA adil Het Ole dop la op Il Lanka jab 
? Zaine Elarifine Yahya 
Pada hewan yang harus disembelih guna absah mengkonsumsinya, maka lakukanlah 
penyembelihan.. Pada kasus "lele" ini, memukul kepalanya bukan penyiksaan bila memang itu 
cara cepat matinya. penyiksaan itu bila dipukul pelan namun berulang-ulang kali dengan tujuan 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4121 ) 


untuk menyiksanya.. 


2 Ali Alea 

Pengalaman, walau disembelih nyampe hampir putus kepalanya, tanpa dipukul kepalanya, ikan 
lele masih menggelepar cukup lama..... Apakah itu tidak termasuk penyiksaan..?? Sedangkan 
kalau disembilih dan / terus dipukul kepalanya lansung diam / mati... Syukron... 


2 Tubagus Edie Sastro Negoro 
Ikan yang besar itu disunahkan disembelih, pertanyaannya apakah lele masuk katagori ikan 
besar ? 


? Boo Abbo 
Kalo masalah penyiksaannya kurang tau, Cuma cara nyembelih sperti dalam soal memang ada 
keterangan : 


(S3 oyanad Jalar 275 Ae” YI Lag 0 K4) Llery apr (SI Legal mel oS Gde 

JIN me AG ye dea AL Le) ya AB VI) ada Ol bye Se SIP Ula ya SI USS ym dj 
— Rx6YU eebals Al Ay LS. 

Belalang atau ikan kecil menurut syarh al-manhaj makruh dipotong atau disembelih, kalau yang 
besar sunnah disembelih. Maksud menyembelih disini adalah dengan menyembelih bagian leher 


jika secara bentuk bisa disembelih, kalau nggak .... disembelih disembelih dari ekor. Maaf tapi 
kang kalau yang bawah itu belum tau prakteknya gigigigi... Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-585454038144075 


2355. KESUCIAN BELATUNG BANGKAI ANJING 


PERTANYAAN : 

Aziz Al-jarkasyy 

Assalamu alaikum... maaf mau tanya.... belatung yang keluar dari bangkai anjing bagaimana 
hukumnya ? 


JAWABAN : 
2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalam, Belatung bangkai anjing itu suci, karena belatung-belatung tersebut bukan 
dari anjing melainkan hanya terdapat pada bangkai anjing. 
YIY Antika 2G - ebasall 3 KI - GalUall Lil : 

BA: 3099 aitigak Ius MISI sii jay iga: Jala) Y SJ mak Lay say Nu Wei gl saigeal ng yat Yil Laig LM et gld Lagy safiigal ghval 3 gl Angcoke 

So ya MRI Y digo Lag 802 US glial dish HAL 38 1G an Wi gd saigeal gllai jl Age, 
2 Ibnu Ilyas 
Jika yang antum maksud belatung itu cacing / zet (baca arab: duud) maka hukumnya SUCI tetapi 
tidak boleh dimakan... 


(OI Be 0. 020 — Pad 05 0. 30. “ - - 0. So A- o- ...9 . 1 2. 2.30 wA 2g. 00 — Oey 
Sl Ju LS: SARAN Ole Mp5 ami NIS KAL Lagitsn oyay Cr MPI (0 Lain JS GI Cajaa SS) 
o - 013 o- -. - Pad o - a . . 0 0 0 3 20 9 L. » 3 - can 0. 
2S, an 4 AT de BS le 49 Ren pa Albr o1 TP Lay, Galon AA Hall eonba (png PAN 
0 03. w. 9 “ 04 2 3 MO Sue A.A 0 - hua 3 90. 0. no. 0 3 00... 
ag YP LP daki Anoman 2 pa LN romi MI AYI Jt Ubi 4d Lead JG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4122 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Di antara yang termasuk najis dan tentunya haram dikonsumsi ialah anjing dan babi, termasuk 
anak dari salah satu keduanya yang kawin dengan yang lainnya atau bersama selain keduanya. 
Namun ulat bangkai dari anjing dan babi adalah suci (namun tidak boleh di konsumsi). Demikian 
juga sama halnya menyandang suci ialah sarang laba-laba, ini menurut pendapat masyhur Ulama, 
sebagaiman diungkapkan oleh Syekh As-Subki dan Syekh Al-Adra'i. Namun penyusun kitab Al- 
Iddah dan Al-hawi menyatakan najis (sarang laba-aba). Dan (termasuk suci) apa yang keluar dari 
kulit seumpama ular di saat hidupnya seperti keringat sebagaimana fatwa sebagian Ulama. Akan 
tetapi guru kami (ibnu Hajar Al-Haetami) menyatakan perlu pembahasan rinci. Dan pendapat yang 
paling dekat layak ialah najis, karena ia merupakan bagian terpisah dari hidupnya,dan hal itu ialah 
sama dengan bangkainya. (Fathul mu'in hlm. 12). 


2 Ghufron Bkl 
Belatung yang tercipta dari najis mugholazhoh (anjing dan babi) hukumnya suci.: 


“HE JL Jeta ab AS Ulgadly pal Ol yan ga Wadan oya gl Lagian Ali Lay pajally ASI YI ab AS bel 
WIN 0 Gol Lalalan Jp Lali uya 


Wallaahu a'lam.. 


LINK DISKUSI : 
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view-permalink&id-585894258100053 


2882. HUKUM ULAT BELATUNG YANG KELUAR DARI 
BANGKAI BINATANG, SUCI ATAU NAJIS ? 

PERTANYAAN : 

» Jalaludin Afandi 


Assalamu'alaikum. . Mau tanya nih? Apa hukumnya hewan yang keluar dari bangkai seperti 
belatung ? Makasih 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Hukumnya suci (mutanajjis, menjadi suci ketika dibasuh 
dengan air). Ta'bir dari Kitab Safinah / Kasyifatussaja halaman 9 : 


Yap JI » AS Upah Wis Ja UAN Gada HE Y SY Hala Pp Kealomil CAS ya Wi 2 AS (lil pe Je Lay IU (3 
ad Wa ba IM oi oh Hk. 

Ketiga : Sesuatu yang menjadi binatang seperti cacing/ulat yang timbul dari dzatnya najis 
walaupun mughallazah, karena cacing/ulat tersebut tidak tercipta dari dzatnya mughallazhah, akan 


tetapi timbul didalamnya seperti cacing/ulat cuka, dia tidak tercipta dari dzatnya cuka akan tetapi 
timbul didalamnya. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss-ktb/691426554213489 


www.islamuna.info 


HEWAN (23) 23 


2381. BOLEHKAH MEMELIHARA MONYET SENDIRI ? 


PERTANYAAN : 
Isyak Kurfika 


Assalamu'alaikum wr.wb. Bagaimana hukumnya orang memelihara maaf binatang (monyet) ????. 
Syukron kaziro 


JAWABAN : 
Nimas 
Wa'alaykum salaam.. 
41958 ary dandi Kelor dalah) aa) Rena IS pai Yale HAN ayo g La P3 Olga mn de 
Bagi seseorang diperbolehkan menahan (memelihara) hewan walau untuk sekedar mendengar 


suaranya atau melihatnya, atau menahan anjing untuk kebutuhan, dengan syarat hewan-hewan 
itu diberi makan. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/591783300844482 

2419. HUKUM ANAK BINATANG YANG LAHIR BERUPA 
MANUSIA 


PERTANYAAN : 
Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum. Maaf mau tanya : kalau ada bayi yang lahir dari binatang, jika sudah besar 
bernasab ke siapa- ? Lihat di youtube bayi ne, adakah itu hasil hubungan dengan manusia- ? 


JAWABAN 
2 Mumu Bsa 
Wa'alaikumussalaam. Kemungkinan itu lahir antara kebo sama kebo tapi jadinya manusia.. 


Ly adas JL Ol AT) A3 ani yaah KeanUi Baya le yag Vie GL ag Nya Uh, 
Dan adapun anak yang dilahirkan dari antara 2 kambing misalnya, dan anak yang dilahirkan 
tersebut berbentuk bentuk manusia maka hukumnya suci, dan diperbolehkan menyembelehnya 
dan memakannya, walaupun dia menjadi khotib dan imam -. (Hasyiyah Al-Bujairimi 'Alal Khothib - 
Maktabah Al-Marji'ul Akbar J. 
2 Ghufron Bkl 
Kalau anak yang berwujud manusia tersebut hasil dari kerbau dan kerbau maka bin kerbau / tidak 
punya nasab pada manusia, tapi kalau hasil dari hubungan manusia dan kerbau maka bernasab 
kepada bapaknya / yang menyetubuhi kerbau tersebut. Dan anak tersebut baik laki ataupun 
wanita maka tidak boleh dinikahkan, baik hasil dari kerbau dan kerbau ataupun hasil dari kerbau 
dengan manusia. Lihat I'anah At-Tholibin | / 93 : 


aga eri an oY WS tommal Talas Taat OS J4 CAN aga Laga Se oma 3) tail 
cell elaaT DU G3 Lagi ag BEI geng paka Rul! $ lisaly JSYI ag ASLI, kong KA) “hlm Ie 
Jln X3 aa elo Laglall, Sta ing Jl ore aa O LALN BS JI AO Laga, Ant Any ola Al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4124 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pd oady ah Patah oya OS BL CI G3 pe dion tea) Kemal 3 II ay lagd,el 3 Mia 
NE Raeh Je (ARI PUS AI MU SL om Mg IU CL GAY gag catat BA rona Lab jl en, 
AY Go da 2 OI dile| al — VI UU 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/587876111235201/ 
2433. HUKUM ANAK DARI MANUSIA VS ANJING 


PERTANYAAN : 
Ki Semar 


Assalamu'alaikum, seorang wanita bersetubuh dengan seekor anjing jantan kemudian hamil dan 
melahirkan bayi manusia. Seorang laki-laki bersetubuh dengan anjing betina hingga hamil dan 
beranak manusia. Apakah anak tersebut juga menjadi NAJIS ? Seperti apa najisnya ? sah kah 
agad nikahnya dengan manusia normal ?? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Menurut Imam Romli , Jika perkawinan antara Anjing dan manusia 
(misalkan) , jika anaknya berupa anjing maka hukumnya najis, jika berbentuk manusia maka suci. 
Sedang menurut kanjeng Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami hukumnya anak tersebut najis tapi ma'fu . 
Sedang dalam masalah nikah menurut pendapat yang mu'tamad dihukumi najis dan tidak halal 
(haram, artinya haram menikah dan dinikahi), demikian juga dalam hal sembelihan dan warisan, 
namun menurut kanjeng syaikh Ibnu Hajar diperbolehkan orang tersebut menikah bila 
dikhawatirkan zina. 


Referensi : 
2? Toni Imam Tontowi 
- Asy-Syarwani I / 469 Maktabah Marji'ul Akbar 
JM yA OS Of Lagi gamma Iy Loka Bole Oallyy Gladi GP pai Lon Bl (Pl opal Li Gile LL) $ Mey 
(data TH upil Mu A2 pima abg Cal Jis pAUas ad oya (Ae OLS Oly one ASI Ap de Gal y US os 
AV yg selai SUYI Iyag SUN Yg Jabal! eU art Yg Tag) goa tamala pem Yg Oa Ily dorluahi Jeung Talul 
OP Gil at Hay HA Renata (may KASI Gm Sy US 3 Cah Farl Hey II 
OS ISI ASI To (de OLS Pj ALS Canon Wgikly AYI Bo po Ae OS Yg Cr ma Wakly ca Il 
ISP AYI dope IS yag OA om WAN NIS dgn ya yag Jini HAKI belta OY HIS petsan JE HISG Jah Jing Gbu 
Ly Ulas jo Oly UST) A85 3383 Jing Gbu OS 
? Ibnu Al-Ihsany 
- Kasyifah An-Naja halaman 40 
MAY Talendl 3 OnkeII eel at HI ON game Lalai yaUb Ol yen oya on ai Led las AYI al Munl p ph 
Ara Maba ai All main Be AS ayam! IIS S3 Abg Kisa) Read k01 pay JSI ANSUN , konnll 
HA ENG Ny ul Ola Bln JUS Of PSM oolatitana POEL yag Sik! 


SY JI eta, ML03 Lang Undaall yaoelg Aang liar 3 Anil Sally MSI yg HL BS II, 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4125 


— J8 of 


H3 Jia 0gp Jai3 III Inadl 3 P3 GI Bye Ae OS SLIS garly SN OS NS Salin om Gal dp jl 
Ha deeh HAKI Jolie Jia) Jae ILY MEI ale SAI ge Bole Nb Tual laa 3 Woles pe 
OP Eeing JUL Juki! 2 Ag ema Yg Reply ga dan am Yg al Ie y Amma Jera cal Ba JL Aaja Y 
HT eng da SIP Yg dian Yg AA JAV DUS pain 3 data! de Il It GIS el FI SUYS SUYJI 
SE Ak AH GYM oem SA Ali AU Gale op Yg dad Ogo 23Y af dah ya Wa enam IU) Hata de 
ob jng JASUN Jon Gmail Jon ai DV asal Ae 1G pall WAS Goal taat Oky Alta ya ob jig ajal jf OLS Yr) 
SSI ISI ga ASI do Ae OLS Uh pakis La CllaI Wkatinay Mi yna ab dil Kg Ka HE em Gmail 20 
Ohg Item HIU Y Ai) ea il JU Bale pp BY NI Ny NAS) MAS Fla Galah AS dy data ole eye 
Ledna Att 2 olbal! sai Y Bo al OY oobalaa on M3 ga Bye Ae OS PAS) GI Fak Ba lag jang ASI 
om Wp Ig AMP Lobi Rab ob Aa Lal Jali alolin OY Hd GaliU pgn dlu OS shg Gyekill JU GUI anus 
OS ISP ASI yo Cde OS jg BII aU yeh Crseo ena Abal! ily GUSU dis gina GAS yah gan ab pl Ol yang Jala 
OS IP HI Bogo AS yag USA cma ALA IIS dah dye ya yag Jini KASI belia OY HIU resa JUS Jing Gbu 
IS da3 Fada Hal UI Ja IU) Lelah, lele jo Ol UST) AL3 7,3 Jin, Glen 

2 Nadif Sogol 
Atlas Udek Uyal palang Adil lag «d3J : gaya sal yak yA Jagl 35 Ui gd sa USS gi Ya aga (Il Uk ola gada (| 


agar Y sings ant 3Y Ladil ) mat Ja dipo IE Yaya 6 3Y ai iba Su, nluA USG) Yup Wita Ala ary RAI Lp La YS OI 
US) ad il cl, Yaaluy gIE en AA 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/608780532478092/ 


2454. HUKUM MEMAKAN KURA-KURA 
PERTANYAAN : 


2 Ad RyAniek Cah TeMpelngawienan 
Assalamualaikum, Saya mau bertanya,,daging kura-kura itu halal atau haram ? Sewaktu belum 
tahu dia memakan daging itu, terus hukumnya apa ??? makasih. 


JAWABAN : 


? Ibnu Hasyim Alwi 
Ad 3 ani UY kan IU Agak BRA IN OS Ay Slipaludl ST AL 
Lain Alai Jis meri Ag pdl Slipalud Lal S3 Ang Ian ji Ap padi #limakudi JSI JS E LSM 4 Abd 


Haram memakan kura-kura baik kura-kura darat maupun laut yang biasa dikenal dengan nama 
penyu karena mereka bisa hidup di darat dan di laut. Ulama-ulama khanabilah dan malikiyah 
berpendapat halal memakan kura-kura laut(penyu) setelah di sembelih terlebih dahulu.Adapun 
kura-kura darat maka menurut gaol rojih ulama khanabilah hukumnya haram. (Madzahib al 
Arba'ah : 2/7). 

Dalam @oul Rojih pun mengkonsumsi daging kura-kura hukumnya haram. Lihat kifayatul ahyar : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4126 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


21235 : 


CL de Slimulad 3 Obb padi 1 F Ain! p,£. 


2 Ghufron Bkl 
Wa 'alaykum salam : daging kura adalah haram, sewaktu tidak tahu hukumnya tidak apa-apa. 
Memakan daging kura-kura menurut @oul Al-Ashah hukumnya haram. 


2 eU kg PI IS Blind ru Ae Clmasil L) Last Aly el 3 ame L GL ol 


Link dialog : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/612759298746882/ 


2588. HUKUM MENGAWETKAN DAN MEMAJANG 
BANGKAI HEWAN 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Assalamu alaikum, Pertanyaan : "ustad, apa hukum mengawetkan binatang untuk dijadikan 
pajangan? Apakah boleh kita menghias rumah kita dengan pajangan hewan-hewan tersebut ?". 
Maksud pertanyaan adalah : 

1. Hukum mengawetkan hewan, semisal harimau, penyu dll kaya di museum2... 

2. Membeli / menjualnya 

3. Memajangnya di dalam rumah 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam, Monngo disini : 

Memampangkan perhiasan dari bangkai kering yang diawetkan. 

Pertanyaan : Bagaimanakah hukumnya memasang perhiasan yang terbuat dari bangkai, seperti 
bangkai burung yang diberi bahan pengawet yang ditaruh diatas lemari misalnya. 

Jawaban : Hukumnya makruh 

Dasar Hukum : 

1. Al-Majmu' Juz X Hal. 2342. Bujairomi Alal Khothib Juz I hal. 106 


9 — AI 0g jd yag Sial Ig yh AI s— 0S (KW) 
(234 .p. 10 ex £ —an Aaj RA, de I—£ ya ja o—b Isya 


d—a ya I— AMS mi mail 3 seat J—— ol Jd! LA el IS d— amal Ja—33 
2m —S ee Ah n—ig Y ai Y alay li US Ag go—ig Ce Ian os 
Pl ep ae Ie 0 —AII) AN. ary KA death OA) (DE ma 3) SH aa. 
106, 


www.islamuna.info 


HEWAN (4127) 21 


(Hasil Bahtsul Masail di PP. MUS Sarang Rembang) 
http://santrimirat.blogspot.com/2009/10/memampangkan-perhiasan-dari-bangkai.html 


2 Hasyim Toha 

Pengawetan hewan boleh tidak ada larangan untuk itu terutama kalau barangnya suci, semisal 
kulit buaya yang disamak dsb, hanya saja kalau barangnya kebetulan benda najis maka makruh. 
1. Hukum mengawetkan hewan, semisal harimau, penyu dll seperti di museum-museum... 

- Boleh, karena ada tujuan atau diambil manfaatnya, sebagaimana boleh kotoran hewan dijadikan 
pupuk, tapi makruh. Kalau tidak ada tujuan apa-apa sebaiknya dikubur saja atau dibuang. 

2. Membeli / menjualnya 

- Jual belinya tidak sah, karena berupa barangnya / 'ainnya najis. Jadi pake akad lain yang sah. 

3. Memajangnya di rumah 

- Memajangnya boleh, hanya saja kalau barangnya berupa barang najis maka makruh, 
sebagaimana ibarot Majmu' di link Abdullah Afif. 


aa A9 2 IAI — 1 2 5 
» Sunde Pati 


Pasal ala) 93 Amsal on JL Sy da ASI so asal Ya lbs alang on sa 
Mb nd lea ass! 


(& sal SS 10. V2. 234) 


2 Wafi Al Wafa 

Biasanya yang saya liat sih harimau, kalau semisalnya harimau itu jelas-jelas tidak boleh karena 
sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat binatang seperti itu 
(harimau), jadi hukumnya sama seperti memajang patung binatang. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/574646615891484 


2609. KASUS AYAM BELUM MATI MESKI SUDAH 
DISEMBELIH TIGA KALI ? 
PERTANYAAN : 


2 Su Kakov 

Assalamu 'alaikum. Mohon bantuannya Ya Ma'syaro al-Mutafaggihin wa al-Mutafaggohat. - 
Musykilah, Bab Dzabhu - 

Baru-baru ini ada kejadian aneh di bandung, seperti yang dilansir oleh salah satu stasiun televisi, 
yaitu Ayam yang belum mati, padahal sudah di sembelih tiga kali. NB : Sembelihan pertama sudah 
memenuhi standar syara' (@ath'u Kullil Hulgum, Wa Kullil Mari). Pertanyaan : 

1. Kehidupan hayawan itu yang setelah disembelih secara syara' dinamakan Hayat apa.? 
Mustagirroh atau bukan.? 

2. Apakah sembelihan pertama (yang sesuai syara!) sudah dianggap meng-halalkan, dengan 
pengertian, seumpama hewan tersebut dibiarkan mati dengan sendirinya itu sudah Halal Di- 
makan.? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4128 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. Seumpama sembelihan pertama belum dianggap cukup, bagian mana lagi yang wajib di- 
sembelih dari hewan tsb, mengingat Hulgum dan Mari-nya sudah terputus dengan sempurna. 
Demikian, Matur nuhun ingkang sanget. Jazaa-kum Allhau Ahsan al-Jaza'. 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 

Jika sudah disembelih kok masih terlihat hidup namanya hayatul madzbuh, bukan hayat 
mustagirroh. Kesimpulannya jika penyembelihan awal sudah memenuhi syarat maka sah dan 
halal dan tak wajib disembelih lagi. Boleh dipotong lehernya biar cepat mati, tapi makruh. 


2 Ghufron Bkl 

Hewan yang sembeiihannya sudah memenuhi syarat (terpotongnya hulgum dan mari") kalau 
masih bertahan hidup maka cara cepat mematikannya boleh dengan memotong lehernya sampai 
putus. 


2 Utsman Hasan 
Pak Misykat Almarhum, Saya coba terjemah, mohon koreksinya: 


8 Vig jl YU D pay Cah MIS kemal s LS YI OB ya 8 pitama Sl Ad Lah IS) as 3 Sol ui RI) 
Pp pel JT) GIA ea RSI (le pal Keadl Cle JL Ate Aya OY ASI JS. 


(Kecuali yang kalian sembelih) Yakni kecuali kalian mendapati menyembelih hewan, sedangkan 
dalam hewan itu masih terdapat HAYAT MUSTAAIRROH, dari perkara lima (yang tersebut dalam 
ayat), tandanya hayat mustagirroh adalah bergerak dengan ikhtiyar. 


Apabila tidak (terdapat hayat mustagirroh, dari kelima hewan yang tersebut dalam awal ayat) 
maka tidak di-halal-kan dengan sebab disembelih, karena kematiannya adalah di-sebabkan 
perkara yang mendahului penyembelihan, baik yang sebab di-makan hewan buas atau yang 
lainnya. 


Menurut perkiraan saya belum bisa menjawab no-3. Alasannya: 

- Ibarot tersebut menerangkan hewan yang hampir mati karena sebab SELAIN SEMBELIH. 

- Ibarot itu belum menyebutkan secara Shoreh "cara penyembilihan" hewan yang belum mati 
dengan disembelih. 


Asnal Matholib Juz 01/539 : 


Ma Dia da Ken Bu aa An Ban ea Dani Pa Ga 
ua50 J3 ASI, Gl baso #S3l 038 89 ol 5sI dos JS MS Al 3599 Law Jp DG le Jaya 
NS lang 233 yo V5 


Hayat Mustagirroh terkadang di-yakini, seperti halnya hewan tersebut bisa berdiri sepeti sedia kala 
dll. Terkadang juga hanya berupa Dzon, yang diperkuat dengan tanda-tanda (bahwa masih 
terdapat Hayat mustagirroh), diantara tanda-tandanya gerakan gesit usai disembelih, 
tersemburnya darah. 


Memang benar dalam kasus hewan yang tertabrak boleh langsung di-sembelih kalau sudah 
yakin / dzon terdapat "Hayat Mustagirroh". Tapi kalau masih ragu-ragu dalam "Hayat 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4129 | 


mustagrrohnya", maka hukumnya tidak boleh, dan kalau dipaksa disembelih hewannya tetap 
HARAM. 


0 @ £ 0. 40 , 9 Pa Id - .0 9 Dee 0 
Pai kala pin Yel pon ag al YSS os 


Bisa bertahan satu sampai dua hari, termasuk tanda-tanda Hayat Mustagirroh, jadi sudah 
mencukupi persyaratan untuk disembelih. 


Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 9/89 : 


des OL Grage y Gal! Ol yadel da (iiag OT 73 La B jitaahl BUS OT ea py Oladly Jalal Loloy dal pal peddl S3 A5) 
let Jk db elus La le Ipa 03 CSI Mila yalo S3 ISP Juadi dy ena Wo ,eby Led yr 


Pengertian walam tanfasil itu termasuk yang dicontohkan Imam Nawawi. 
3 IP Jimi Dj elaaYI Ob Lady Gta Oh 


Lebih jelasnya : Seumpama ada hewan yang perutnya dibedah yang sehingga usus-ususnya 
keluar, tapi usus-usus tersebut belum munfashil/terputus, maka kalau mati dengan sebab 
dibiarkan, ini TIDAK HALAL, tapi kalau disembelih menjadi HALAL. 


2 Brojol Gemblung 
Apanya lagi yang dimusykilkan, wong ibarot yang dari Kifayah tadi itu sudah cukup kok : 


SA Yanto ad EA Yana, 2/224 : 

Sima: Y 28 Wala ge No Sx BA SA Lai PA Lita Iko MA Weda se Ina lu Aa iban it naga Wali ya gila xp du Akss dal 
Uksuts (Laws 8 gala SA Uad ge Sela ghon BJ Kisses SS) Wire lag alan gl Ulee glue jlig sen yaa | Usus Ilasis dl ang) Io 
H3 AA Wang Laga gila gag ily Sa aka 

HI Ke Mbak Wala —, Wala ILawaig 3 ls SA KLS 338 gasal) Ida ARGA JR Hayu Lam 1 3) ag isa IS ll S4 LL 33.38 gaaal, An 3 
ks Ag ay Ws KLawai 38 am 19 3 S4 hay) a gal Io mubasp gay Ilawis j3 POE rp Wa, 3 by Ud SBU S4 » ls y 
Hits | Ws AJA Ika ga), AJA, ILa pd aa YA mL hg Say asa 3) 3d WS | Ws WB ga la 3 yi Kia yel MA, gia SA 
Weda ge Eig Hit Yaa, Ws ala Y 2, PA lual) ag gaya katul pa Yg IL ya 8 Ad KCE) Kr sah Ea sila | yg Isa £3) TN la, 
29 yap sal) jllM lela 


Kejadian di atas memang benar adanya dan saya pernah membaca beritanya melalui media 
televisi. Dan terlepas dari hal yang kita anggap tidak wajar itu, dimata hukum hewan tersebut 
mestilah melewati proses pertimbangan hukum untuk bisa dikatakan halal atau haram nantinya. 
Kita merambah pada poin no. satu : maka jelas hal-ihwal setelah penyembelihan dengan latar 
belakang tersebut di atas, itu Hayat Mustagirroh. 


Untuk poin no. dua : saya punya tawaran pertimbangan: ini mirip dengan kasus janin dari induknya 
yang disembelih yang keluar masih dalam keadaan hayat mustagirroh, (kedua kasus berunsur 
sama, yaitu sama2 memiliki hayat mustagirroh) oleh karenanya saya tawarkan, maka dengan 
demikian hukumpun akan dirinci sesuai prihalnya. 


Dan untuk poin no. tiga : saya fikir ini gugur dengan terjawabnya dua poin sebelumnya, karena 
tidak ada sketsa hukum untuk hewan yang sudah memenuhi syarat penyembelihan, hanya karena 
dia tidak mati2 maka dicabut bulunya atau dipotong kakinya dan akhirnya dia mati, lantas 
putusnya hulgum dan mari' baru dikatakan ijza ... Ini kan lucu bin aneh. Saya menampilkan ibarot 
itu bukan untuk diambil contoh kasusnya : 

Ag Ktp Iko SA Mata gr 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4130 ) 30 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun biar bisa diambil kesimpulan apa itu hayat mustagirroh sebagaimana terpampang jelas di 
Syarwani. Tidak semua persoalan harus terjawab dengan contoh kasus tapi adakalanya dengan 
uraian ataupun definisi. 


317 -4/318 MISI 4 (by! Ata - ALS Ro gan gal! : 

-1 ksals kLawia j5: AG (Ward klausa tia Ay sagl Juga 13 Aa 60, #HASIS 38) Aagl sad. 

- 2D Usuls ILawis j3 2 Jl yaa Lang Ha SA Yan ad as au) gak yha Sd el Wary ale Usus, 
sa Leloligl: italy Uda aza Alap Unliga gile 1g. II Ya NS Ala SA Usiayas, 9Yadis ja Usla aga ga 
Maula ULawits 33 o10 Wdires ad S3, Way agan gam aa jaid Siap Us S4 Ig lital) Uas, 850 Sa Uinade Blu 

| ayal Calai aya clan gng deli 

- Jamal Had hg SA eh Had se: AG Naa Y 3 net ap Y bal Yaa SA lau 
AA lb sg: lo Ka) Ja PET KTA ala Aa Sial 15 AJYA ka gl) JSI KI Tea aya || C4 8. Ik) 
HT 1, ad cl, Waxiad, gl) 1, AM sa pa ola ME, Su 2 ya Usa gliye 13 al ak 2. Ia) 
HA Sand ad Isla. 


Hasyim Toha ? Kang Brojol : Menurut pemahaman keterangan diatas BAHWA kehidupan 
hayawan setelah putus/hancur organ fital hidupnya (hulgum, mari!) baik karena disembelih 
secara syar'i atau tdk, baik karena ditabrak bus, diterkam binatang buas... dll. MAKA sisi 
hidupnya setelah itu disebut HARKATUL MADZBUH / 'AISYUL MADZBUH, bukan HAYAT 
MUSTAAIRROH. 


Ibnu Toha, kalau kita amati dari sisi hewannya dan kita nisbatkan pada definisi-definisi yang ada, 
maka (saya mempunyai tuhmah) bisa saja hal ini mencakup dua predikat sekaligus. Mengapa ? 
Bila kita katakan kehidupan kedua itu merupakan Hayat Madzbuh, tapi nyatanya hewan itu 
memiliki unsur Hayat Mustagirroh. Dan bila kita katakan itu Hayat Mustagirroh tapi nyatanya sebab 
Hayat Madzbuh bisa kita jumpai pada hewan tersebut. 


Memang benar bahwa terpotongnya hulgum dan mari' itu merupakan sebab halaknya hewan 
tersebut, tapi dilain sisi hewan itu tidak identik dengan sifat idhthiror, dan bahkan ikhtiyar. 
Mengapa dikatakan ikhtiyar? Karena dari fakta yang saya lihat, hewan tersebut andai mau 
ditangkap ia lari, ini artinya tindakan lari itu hanya bisa dilakukan oleh hewan yang masih sadar 


dan paham maksud dari sikap orang-orang di sekitarnya. 


Ini sekedar perbandingan agar lebih tepat sasaran : 


Ma oa Wsal3 Uamiia 73 gilauts Wawa j3 gaul cai Ilada gg 

Wegka 1 Aldy pay BII Usa. 

Ma 29an Mala Ilawiia y2 gilauts Uasita j3 gass cai Ulas ye IObala sela Wany kawan ay Kesal Wake 
Wild) (8087 suga Aldy Jay MJ Ma , 

HA Anil Kail ami ) ed BOB / SA cwAYI Hlaal! Cp Aam play! Hariri ya Ula jl oi 1 Eusall saila 
La pp, 

ya mia goal & 8, Ws 3 BS ksals ILawia j5 ghsuts kLawig 3 gal SAY Had se. 

AUlaal3 ULamiia j3: As Wants Lio 35 oey Bs MYialGy mag mal Alia Wo. line lada, 

sllaal8 Wanit 331 Ae lu Sa Bg Ba Umam gi guy sang Ula SA IYA pad gl ge Ge aa IYA Malas, 


Sab Sy Mada oi Rela Y ats aneh lal) Yi Ya SA SUUA 3Y se. 


Ia gan 922 Usigyd US said 
& salad! Gin Blm gl 65 jifiaa gl 65 patiaa (3S UJI Ual Leale Jnliall Sic Sal. 


www.islamuna.info 


HEWAN (4131 ) 


JB gl Sayan Ja latih II AS AI 8 18 eial! Slaal,, 

SA Jasa AS pall God SI pa, AG JURSNI AS pall Lena Awal! AB CI dg ga USS 18 ina! Blaall , 
Bagan ga AH JSAYI AS png ala gl aga gl Aeelan Ana Ai yag abad, Ulah ala jl, 

Jetis AS ya Yg Gas Yg Jual Lena in Y SIA 1 sdah Yus Blang, 


2 Hasyim Toha 

Di ulang dari poin 1 : 

1. Kehidupan hayawan itu yang setelah disembelih secara syara' dinamakan Hayat apa.? 
Mustagirroh atau bukan.? 

Kalau sudah disembelih kehidupan hayawan tsb. tidak lagi disebut Hayatun Mustagorroh, sebab 
sudah selesai melalui proses penyembelihan secara syar'i, tapi disebut Harkatun Madzbuh / 
'Aisyun Madzbuh, yakni kehidupannya / gerakannya, penglihatannya dan suaranya tidak lagi 
disebut ikhtiyariy tapi disebut idhthiroriy. Mengetahui hayat mustagirrun hanya berlaku jika hewan 
tersebut belum disembelih. 


MA lela Ulun 2/343 : 
3 glas yA mals daa )B Is gal Ig Aa aula sma 33 Is SA Kania 3 NG 3 Sx IA klau yangl 
bal sila sa SA UUA Y kab LA, 
sed ka 3 YA Sa Al Jiga auls sma 3 gal Kania AA AN “HJ Iel SAY AN gg. 
9M3 303 mnigl Y Wala amit Paula) silamiia 33 2, His Luis ) | He AG Hosc AI NOTE AA 
Uaag 9 2G Hi Y 9 , axgl lea all, 39 ala g au 39 AJA Pn an lal) ag 
JASA lumba) yA, 
samaga da milan ksals Ilawis 3 At, ipa 3538 La gl) Is uga hg agan, gklsats ILawia 3 
Ag Mio insta) Ik biitale Wa, ya SA lala gr Ao Ui 19 3d Len Ao Usld, 3 dag Undip go 


Ulama membagi 3 bagian mengenai kehidupan hewan dalam hal ini : 
1. hayatun mustagirrun. 

2. hayatun mustamirrun. 

3. harkatun madzbuh. 


Jika BENAR-BENAR hewan tersebut telah sukses dalam penyembelihannya yaitu terpotongnya 
haulgum dan mari', maka sisa hidupnya setelah ini digolongkan 'aisyul madzbuh.... telah saya 
katakan diatas supaya cepat mati disembelih lagi, dipukul, langsung masukkan ke kwali atau cara 
yang lainnya. 

Kalau kejadian seperti ini tidak dianggap ANEH, maka jawaban saya juga jangan dianggap ANEH. 
Memenggal kepalanya, mungkin ini adalah salah satu solusi agar cepat mati, asalkan sudah 
disembelih secara sempurna dengan sembelihan yang mu'tabarah.. 


Ibarot (AL-MAJMUJ : 
Haa pad AE 3 Lead) adeiy Bsd SSI S3 Ip UKT Uas A00 al) d3 IS ella Ba 


Su Kakov ? Apakah pernyataan ini bermakna Hewan yang masih hayat mustagirroh, 
padahal sudah disembelih sesuai syara', tidak boleh / halal bila di biarkan mati sendiri.? 


Ta'rrif Hayat mustagirrah tidak identik kalau disematkan kepada hewan yang telah disembelih lebih- 
lebih setelah terpotong hulgum dan mari'nya. Andaikan hayat mustagirrah tersebut boleh 
disematkan pada hewan yang sudah disembelih... tentunya tidak ada larangan disembelih dua kali 
atau lebih dengan cara mengangkat pisau atau cara bergantian, karena status hewan pada saat 
itu adalah harkatul madzbuh / 'aisyul madzbuh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4132 ) 32 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


FATHUL MUI!IN : 
Aa an 
Pada ban Saiy Ja (ai Hi, Lp Leles Aa an do Pan DS Ka aa 
oi — Lah — Neta PAN Pe Bara (2lel Ae 65 itna IAI pake ie £ jin Je — bol. 


Sebenarnya.. asalkan sudah terpotong hulgum dan mari maka hewan tersebut HALAL. itu intinya. 
Kenapa ? karena hulgum itu jalan nafas dan mari' itu jalan makanan... tanpa keduanya maka 
nyawa hewan takkan bertahan lebih lama. Hanya disunnahkan terpotong juga dua urat leher aliran 
darahnya (wijdain). 


Selebihnya dari itu... asalkan anggota wajib dan sunnah sudah terpotong maka hukumnya 
MAKRUH tapi tidak sampai haram. Semisal setelah itu tapi sebelum mati... masih dipotong 
kepalanya atau masih mengorek sumsumnya dsb. Dimakruhkan karena tidak berprikehewanan, 
ibarot : 


Lola 9 sI glatis agalal sS yag K3 9. “mh. Sagi 29sls dwi uk mail ac gb3 asal 
#Sollg al jae yN agalalI S0 yudi, Sol 9 S0 slebll, 29ll5 Y sio R0 logab5, Uaiwallg ul 
sai SAI mg il ildlge UB Als ig Gil Blllg dg INI olyale UN Romli V90 yo 4g 
MN Len ATI Te Uleno malu) 2 ul gu skull, as 3e NIS G0 Alb. Obutung Jaall 
ol uc HS ll S9) US 205 LS) UI dis Ul Kagi US Bull 049 Ad isl ii UB Je dh LI 
Mud lh dng asu Jowaa HWI 


fokus (AL-MAJMU! : 
BESI Jt Ang danya WS OY PL WS Jas ob 


AL-MUGHNI IBNU GUDAMAH : 


d5 sll Jal alel agio sllac 95029 cz slis dllog weilidlg Ng ali add Wlkor 389 JB 00 13, dll 
dis: 3 Iglasi yubill us Sd UB gd uas Ji HD) sudi sg MAJI AUAG dusll Ana 
og day Rd dalan uli lal) JB WISL: Jb SSll3 yo lgio Saul JB: psi. JB Solul JB cal yas 
oalg valas: ISI B3 yul JI NB yak &. 9 JB ellac yag mesUlg yura SD lg meski Glkwls 
gal asi Ulsuolg SI JI sll3g y abi el puan s1 Jgwan BEJ til3 Log Ask3 Sy gol, 


fokus : 
SAI Ag dabas La dedi BSI Jam dg pall SUS ade OY M3, 


2 Su Kakov 
Saya menemukan atsar dari Sahabat Sayyidina Anas Ra. Fathul Bari 9/642 : 


LOL oya LS ag JA Horlora pad US Lala Ol adl uya SU ad or Ae Geob o Id l or Alap Gal TU, 
LS at Bb beb Igo Lea, JG 


Ada seorang jagalnya sahabat Anas menyembelih ayam, kemudian ayam itu bergerak gesit, 
kemudian tukang jagal tadi menyembelih lagi ayamnya dari jitok / @ofa (leher bagian belakang) 
dan kali ini sampai di putus kepala ayamnya. Karena dianggap tidak memenuhi syarat, mereka 
hendak membuang ayam itu, tapi sama sahabat Anas disuruh untuk dimakan. 


www.islamuna.info 


HEWAN (4133 ) 33 


Artinya kalau kita meneliti Atsar lebih dalam, maka akan berkesimpulan : 

1. Pelaku penyembelihan adalah "JAZZAR" sahabat ternama, yang mestinya sangat paham 
dengan hukum "Sembelih". 

2. Si Jazzar yakin ayam yang telah iya sembelih terdapat "Hayat Mustagirroh". 

3. Dan ia juga meyakini kalau masih terdapat Hayat mustagirroh hewannya belum Halal dimakan, 
oleh karenanya Pak Jazzar "Menyembelih lagi" dari bagian leher belakang. 

4. Iya masih ragu tentang kehalalan Hewan, karena beralasan- Adanya penyembelihan ulang.- 
Menyembelih karena kesal / mangkel.- Hewan yang dipotong dari belakang. 


Hasyim Toha » atsar tersebut mengenai penyembelihan ayam dari arah leher belakang 
karena ayamnya ga mau diam disaat penyembelihan.... sampai terputus lehernya... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/576747679014711/ 


2613. HUKUM MEMANCING IKAN SEBAGAI HIBURAN 
SEMATA (DAPAT IKAN TERUS DILEPAS) 

PERTANYAAN : 

2 Vi Chania 

Renungan pagi... "Sering MIRIS ngeliat tontonan salah satu stasiun tv "mancing mania"(karena 
saya msih awam juga xl ya).. Mereka menjerat ikan hanya untuk kesenangan / hobi semata. 


Bukan untuk dimakan / dimanfaatkan.. Sebenarnya itu termasuk dosa ga ya..?? Karena sering kita 
tidak menyadari dari hal-hal sepele seperti itu justru mengakibatkan dosa. 


JAWABAN : 


2 Nimas 

Memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil 
ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram karena tergolong menyiksa terhadap ikan. 
Dasar pengambilan hukum : 


PPA pu Aina MLS na JUS ya Gg Aiko pai y AL pel adas cal Ul adela AAN Usa g 1 O1 Op Sad JI Olah 
ot EP 0e JII ae Vika — Ol yga al aa — He 2 Balas pal SAI Ann Julap Lian yul Gatal dilue Li22528 
Al Ian tts Liar J3 yap # Iga lay Ale AI ko AI Jang Lage 1g Anal Sange 1 JB dn yi yA PJ 
Anil Gabe dy Use palet GD Of Lo) L 2d dan BALA og Jong j2 


MASA Bak al LA BJB € Jt Gr MAT WA IU 0 gali GA Ae 1 LAS Up ALL 25 H Ole il mau «| 
Wae 2 gp In Tenan SS AJI pp IS GP JS op Elo pp 6 II Gale Wib JB 4 Olga cp Ala ye 
Inka lai dj te Gali UU Oh lh bdk UI ai Jar ls Layisas Bo Tgk AN Iya 

JIN SALYU ob AI aji El B3 Le aa yinade dig dl et (loyisas J3 37193 605 mail jas 
day Leon ily (Ai aka) play RAI Lai aa) DIAN 3 Le SI Jae yag Leiji L ly) Gg onta jl 
Kn) Als Any Ailee A3 ye day, 3 (as II dlu) Wp UI yo ole Lekny Jail Jlseh 4S UE, udi JLasl 
matan MA Lab US Gn dal dadi Yy ASUS Mi Of 1JB AJ yang Lgi Lag 1 Ja ny dat Moe ls UE Gal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4132 ) 34 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


are dg BALI pa ekor Uas To yinas Jab ya any ALA Raly, Ig mun pd dala Cyadl ya 0 S3 Ul ya asal 
Rata pb oya Gal pad Ia Ja Ko ja pal SA 


JST oya alah ya d1 tis Leg UI OI padi oya dl La Uap Snlaad dilouga AI jerl BI JI371 0 Ap AAA Jadi 
Kan! Alyah ya Laba ya Liat #LEYI ly lgala jl akad J2 dah DS Lag lgi! oya Lia Jaka La JS pb 3 pny onby 
AI ph Abg REA Ola oya pl pad WA OST II Kia pb le BAU aa Olga pOLI MY AI tell yA ad aa, 
ado NIA Li og Ah Ui Uya Y Sily Lega ya Gaet opal Ego oya Oby pelama Ao0 pil LS BAG pad Ul adl ea 
II Ip ya Gap Lae yag Kain yaliki Dj Use Gala UD Of Kop bdg TALI ey AI Il ae Us layiuas JB uya 
BAL Y SI ai ye RAB pelan dala AI lo OT Op om EL Gm OS Oly S3 Lc IYakinYI ory “Lawang Rat 
B Oya) BIN AI 3 GI TAI US EL el ABI IL je el Ol oleh BII Y es el AYI As 
mai Ol hy ON ya Ji ya AI oya Hang dala AI aa Gaal JB Had Uta Ae LAN Ol ye Al ye dut pdl 
AB IP cegd JS Ola YI SA Of JB) UE TJ Nada Y Ul JB) op II ab JS Ol, Rang! 
aan Td) jdi SAH don KLAN Vime 223 ISL) CAN IyimG, 


JAR His Ulbetal 738 Yg Ayi US Je Aid YG p0y MS 3 TI oat (TEVI P3 1 AI AH 
Apr PNY 1 JJ YY EN PA Sasa GUI salah YI By «4 IE AT II AS IS And yag dial By Pa) 
lala. 


INI Ale Sid Oalb3 YP ya Air Uye 3 Bl day La Rammalh Lo,3 Ol dl JUN Ling 131 pp 2g ad Ol 
gl) Lali Upah jg Rorlory gl Ialo L goni Ollda ya AB) de AI Ob) AS oil Jghy (AP TIP AE ya ya Dl 
KP TIP AB IE aa ya pelan Aa Ab aa Al Jang Ol Tia Jab uya Ol ad Fa Jab uya HA 


Sumber : 
http://albaroni.wordpress.com/2011/05/04/hasil-bahsul-masail-lbm-nu-jatim-komisi-a/ 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/5780226 72220545! 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/06/1635-hukum-menjadikan-kodok-sebagai.html 


2619. HUKUM BULU YANG TERLEPAS DARI HEWAN 
YANG MASIH HIDUP 

PERTANYAAN : 

2 Ustdz Fathur Rozi 

Assalamu alaikum. Tiap anggota hayawan darat yang belum disembelih dengan secara syari 
yang terpisah dari badannya adala najis termasuk bulu bulunya. Pertanyaannya bagaimana 
dengan sayap kupu-kupu madura (madura : ruk kuruk, jawa : laron, slunglun, silaru ) yang 


biasanya menyebar di tempat sholat seperti di masjid / musollah. Apakah termasuk najis yang 
tidak dima'fu / dimaafkan ? Trims. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


HEWAN (4135 ) 35 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Wa'alaikum salam. Mugodimah dulu... 


Olgy MAS AB La dia pb gaomid La US Dj cas Lab OS OI MS ka Ma atik sd 3 
Cet! bjb Ae Aonnno 3 SU 


Bulu, rambut, kuku, tulang dari bangkai selain manusia, ikan dan belalang adalah najis meskipun 
dari lalat. 


yuan GA Kesha bean un Tana 3 Mean da oo YEN Oon AS Uya an ang 
CI un us Lee jilu 9 ajal 
Najis tersebut dihukumi tidak ma'fu. bila semisal terdapat kulit, bulu atau sayap dari binatang 


semisal laron atau kupu dibawa dalam sholat, maka sholatnya batal. Hanya saja ada yang 
berpendapat dima'fu dengan catatan : tidak diketahui dan merupakan bala (ujian) 


Abu Old Ag elu d OI y SUS ea tb Iko gb Upi yna pd Aemomid LayA jl AA gl Ala jl Syed 3,33 adi Lal ye 
ET olah Uh dal OS ya end DL pink JU enam 3 
Hukum sayap kupu-kupu yang terputus adalah tidak ma'fu. Kema'fuan hewan yang darahnya tidak 


mengalir hanya dalam masalah air saja. Itupun dengan syarat dan ketentuan. Kecuali jika 
merupakan bala dimana ia tidak bisa menjaganya, Maka dima'fu menurut sebagian ulama. 


Mp del KOS ya bud Ol yinde JB menang 3. 


Pada musim hujan, sering kali di aula musholla terdapat sayap-sayap laron yang bertebaran 
hampir di seluruh permukaan musholla, ini hukumnya najis. Sholat di atas sayap-sayap laron 
tersebut tetap sah, kalau memang sangat banyak sehinnga sulit untuk menjaganya 
(menghindarinya).(I'anatuttholibin). 


http://itantowi.blogspot.com/2012/05/sholat-fardhu-dan-hukumnya.html?m-1 
SB Sila po Y dad 1 (Jaaahl pdl) SI US aa Y ad Tale 3 SUN gel 3 bas eU 3 lom ya LA ya 
UT Begal! Sepi Ad Cg Lo Y Ol Delay OSUY Ol Ten ta SSS Lead Jah is Lgi Ga II JI 
peka GB 0S GP saing Belia mb oa ya ja Jali GP in 9 ON) Io IlaBYI Ag ISU oa Op pb 
YYV dana Op dl as JI Yaa SJ 4 
? Ulilalbab Hafas 
Yang dimaksud si penanya itu bukan kupu, tapi ruk kuruk (laron ) saya tak tahu bahasa indonya.. 
Yaitu hewan yang asal-mulanya dari rayap.. Biasanya musiman.. Dan keluarnya waktu malem.. 
dan hewan tersebut sukanya ama lampu yang terang.. kalau lagi musim itu harus ikut ibarat yang 
ini aja ya kang ? 
lp deal KOS yg bu Ol yinl JB enam) 


2 Brojol Gemblung 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4136 ) 36 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


S0 bg iale K6 10 

Ad GaSi Y ea "el aYI 3 Laga BOLA unsig Kan gl Lag GA Lagi Cai HAN AI Uya yana! Y) Selulit! ya ea Oo it Y3 

Y broh Ji ain Wa asal msl SUYI A LLaNJ Gmail Ga Ag daa Y AIA Aa Clay pUYI ag Nah Jia HLAS Alila 
Ad Cats Y La Kya CI YAS Nila 6 SIN ( Ailawall ol raya Ala el yA adl JI Aa aja La 8g ca lal (Alila AI Ga 

GAB) Jilisa lip (S5 La ga Ginny elalad dawai Al AeSlay JR 3S gilal! ya Aitall A8 LAI Ip Atuh Ad Candy La Ta pe Alias 


di jheg RU Ul sam ma Ladaaai Uya jl « cLagia Ag Lag 0 ya JAS 3 HIS YI "Us AS Gl sal 3 Sta SES 3 Lena Gam SU gua! 
Iran dag 73 Ha ga Wi gld sar) Winluke 48, Silet 


2 Ghufron Bkl 

Mengenai bulu-bulu hewan yang terlepas di masa hidup atau matinya adalah najis namun ada 
pendapat yang tidak menajiskan karena dalam bulu itu tidak ada kehidupan yaitu tidak merasa 
dan tidak sakit ketika dicabut. : 


NY gama Y Wae OY yag Yel AU mo dh 3 SS ASI Ga NI VI ya Laga pin las 
MEI BUS ai Jala mala Sal BUY LV Bi Ii al Jah MA oa DB A3 Ta) HB ALA 
WAN Abg Al ol mem YEL Aerg ISU ab ayat Hy alaik IG Yy SY IJO) BLN ULEY UB yet YK 

YINYA Ole AS el 


2 Sunde Pati 

Bismillah, sebagai pelengkap. Anggota tubuh yang terpisah / putus ketika masih hidup itu 
hukumnya sebagaimana bangkainya hewan tersebut, jika saat jadi bangkai dihukumi suci seperti 
manusia, ikan dan belalang maka hukumnya potongan tubuh tersebut tetap suci dan jika saat jadi 
bangkai dihukumi najis maka hukumnya najis. Adapun mengenai bulu, rambut, sayap dari hewan 
yang halal dimakan maka ulama' sepakat menghukumi suci walaupun berbau busuk 


sal #3YI (17 29) 

Bb yemui LAL US ly pallas Las OS Of HI US ra HI ya Joni e Il Pi rud) 
PEN) Lag yag AW SA al Ula al API ya JasidU Cretabl bps Je dewan y AS ly) dita ygd 
) VUT Laylediy Lagi Lai pol yag Y Alas AL JW cenial jI Lan Asi jp CLYL al JS ny nd Bye jl 
SOAL oya Juasil Ja S3 Led USA jaya ya La le BAE 3 AS Ang doel La ls Jyat yag | oo dl leluy 
2 lele JII OY @lbes Lir 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578639205492225 


2624. HUKUM MEMISAHKAN ANAK AYAM DARI 
INDUKNYA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Alsamarony 

SALAM, Pertanyaan titipan bagaimana HUKUMNYA MEMISAHKAN ANAK AYAM YANG BARU 
NETAS DARI INDUKNYA DENGAN CARA DI KOMBONG ( kandang kecil khusus anak ayam 
yang baru netas biasanya dikasih lampu 5-10 watt sebagai penghangat ) ? kasus ini terjadi 
dengan temen, ketika ayamnya netas dia buat kombong untuk anaknya, tapi malah induknya 
bingung petok-petok terus. 

Memang secara bisnis lebih menguntungkan yang dipisah, induk bisa bertelur lagi -# 40 hari tapi 
yang tidak dipisah bisa 3 bulan baru bisa bertelur, disisi lain kan ada magolah : sopo wonge sing 


www.islamuna.info 


HEWAN (4137 ) 37 


ga welas karo mahluk nang bumi mongko penghuni langit ora welas karo dirinya. SUWUN. 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Boleh memisah ayam dari induknya sekira anak ayam tersebut bisa hidup dgn tanpa induk spt 
diberi lampu dan dikasih makan. : 


cod ae Sloryg gl dg 215 Jl Kd 0S Joe gl wae Aol Uc susul Ul dorgall J9 Gas 59249 
YATY smJUlI Hilel cales 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Hukumnya TIDAK BOLEH karena membuat induknya streess, ta'birnya pak gufron dikhususkan 
pada anak hewan yang sekiranya sudah agak besar dan tidak butuh (semugih saking) nyusu. 


Aria anda Una Ulas 0A394 1 smp Ui aa Na alga ta, Ada, Ia ana DAA LN ANA.) 
san Ja it pad an NYaf ML AGA ) salaf 13 Unang) Wal ap Dalan ang Iya Ogan ABUA Ip ya aren Ig Head Ig ng All Yan 

93 JA Jae ma sala laga (Il Weela gaala Va dd 0 slab gglaml AG Ulas ga land aga Wailad? yglo lag Al ya, panu, 
Masa gama, ala ya Ok MA sala br AYI ga gado” ole L3 Aga, ga gle ye IYa saksi Is Yy pelalag W ga EK 
ls 20)... Si 3d Ea 2 (»J —, ls Ika jla kia ) WLaiada , handle ls 3D... » sanga AM yo Jian) ls Sy Yaa, 329) 

LE ag ata BB) La Sela lu kata Nb , Sy iS » Pagar 


2 Brojol Gemblung 

Menyambung dari keterangan Kang Ghufron Bkl : Boleh memisahkan anak ayam dari induknya 
apabila anak ayam tersebut diberi makan, dirawat, disusui, dsb. Tapi makruh memisahkannya 
dalam keadaan masih menyusu. 


Nan Ak Helsaall 5 SAI - yalUall Aile| 

Salat gang) 38 3 ala Iigntad, Ig sa AI, Yaa Ka Na alas Ny Lusin oo Led, Bap Bg) US yg Sy Uas Ll II Slip 
mmg Ung Ie Is del Ip alliaga Jgle La JSI Slop Alia JA ID gala Us AS Uta Yit am) had Jalil et Pp Sal Tor A3 Mo Ua 
ga yaA, 8 das abg. Islan La, 38 das Ig ap, benny yaa 3 ga: S0S », 1 K3 733 As Ado Use gam IE AA Lah Ja KU 
In Ui Ae IV IN SlaA - Sel ia la Sa No sa goal jar Sy aa US jlad al ala “yatagala | IN nyo Uang Sllita. 


Menyambung dari Kang Aslim Tas'ad Sie Pengajian : 


IG Maxi la je BU us: 394 
sanga IS aa Ya gila as), Aid ima, Sl dog ana AA BNI, Wae) 


Haram memisahkan antara ibu dan anak hingga dia tamyiz, dan dalam pendapat lain: hingga dia 
baligh. Dan apabila dipisah dg cara dijual atau dihibahkan maka kedua transaksi itu batal dalam 
gaul azdhar. 


saia sa Sam p Alan No S3) Was ama) Iis ad at gang Lah gd 9 Uadatn Joy latian Ma, Ko Sop, siaJam ya 


Dapat dipahami dari redaksi matan "tamyiz", bahwa selain anak bangsa Adam itu boleh dipisah 
antara anak dan induknya, ini rekomendasi madzhab, apabila si anak itu sudah mencukupi dg 
susu (dari selain induknya), akan tetapi hal itu makruh, dan ada yg bilang itu haram. Lantas seperti 
apakah batasan tamyiz dalam hal ini : 


YA REA LV gelang KI - Gasal Ale 
Bola: Lalana Utan) te, am) 7834 Ia aa) garis Utan) - Sel Ag Utah - Io many SJ game gansiine gaa0, 3Y Ad) na), 


Sebagaimana keterangan dalam kitab Tuhfah, Tamyiz adalah seorang anak bisa makan sendiri 
dan bisa beristinja sendiri, dan hal ini tak dapat diperkirakan dg usia. Jadi untuk hewan seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4138 ) 38 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ayam, iso matok makanan dewe.. 


Aslim Tas'ad Sie Pengajian » masalahku bukan di anaknya .tapi di induknya yang bisa 
stress, nek bisa nothol sih karuan. Brojol Gemblung tidak berperi kehewanan 


Yo ndang golek ibarot sing ono stres'e.. :-) 


Muhamad Nasir 2 Pakai mesin penetas telur saja, biar nggak ada induk yang suteres... 
(khurujul khilaf) 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/580193872003425 

2632. HUKUM MEMBUNUH NYAMUK DAN LALAT 
PERTANYAAN : 


? Man Epunk 
Assalamu'alaikum.. Bagaimana hukumnya membunuh nyamuk dan lalat ? Makasih jawabannya... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, membunuh hewan yang menyakiti / mengganggu seperti nyamuk, kutu dan 
kutu busuk / tempe hukumnya sunah. : 


Pe os 2 AN LAN pnya, AA Gan yA Lenka (535 al El obagN Ja one) £ pend yg 


MALAM SIB Lelo dl We, 


Sedangkan membunuh hewan yang tidak ada manfa'atnya dan tidak membayakan seperti 
kumbang kelapa, ulat dan lalat hukumnya makruh. : 


ALAN GB AJ Alia Ola oya ad BY AB 0,54 D3) yag ON) MALAS) y0 Yy ai Ad elu Y Ly 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/580727321950080 
2741. KESUCIAN DAGING ANAK KAMBING YANG 
MENYUSU PADA ANJING 


PERTYANYAAN : 
2 Rizgi Mubarok Ibnu Abdirrohman 
Assalamu alaikum mau tanya afwan : ada seekor anak kambing menyusu ke anjing sampai usia 


tua yang ana tamyakan apakah halal memakan kambing tersebut yang telah menyusu ke anjing 
yang najis tolong jawban serta ta'birnya... 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 
Menurut gaul Ashoh, apabila ada anak kambing menyusu kepada anjing atau babi kemudian 
kambing tersebut menjadi tumbuh besar dan gemuk, maka hukumnya tetap suci. 


www.islamuna.info 


HEWAN (4139 ) 39 


&N Led RAS 
CP Ie mma Aa YP SI led Ie dab Ka Baja IRIS JAN NY ya SAI yag Sdr 

2 Ghufron Bkl 
Kambing yang menyusu pada anjing hukumnya halal tapi makruh bila berubah / ada bekas najis di 


salah satu : rasa, warna dan baunya bila tidak ada bekas najis di salah satu di atas maka tidak 
makruh. : 


AW SP SENI de mal yag UgAlia gain seks Konga o SI US AL dag jl dab Cl Ntar bai seb Il, 
Call Hito S3 Lah BNSS LagA jT RIS cone BLAAI Andy Kalem Y) ISU Y s5 Ofy NS DB SL elu ob 
y/ror 


2 Amar Dor 
DV 1 JB oya ping «Klo Like IE IA ANA 1 JB ya ad AISI 3 HAN de elu Jani RAN Uus, 
dal S lis mal JU Als eluy cone Soal down La Ily € Ugadg Ue3 3 Kano OS geles JUS ba « He yes 
aa 0 cord aa 3 RAL SIN ASI RI II TAU Uh Kila tl )yab Ana Cannon OM 4 ea j3 Aa S Lah « 
Sos ppm) SAI 


Halal. Tapi Makruh jika memang terdapat bekas bau Najis anjing pada kambing.. 
Sulamul Munajat pada Halaman 7 karangan Kiayi Nawawi Banten sebagai berikut : 


II, gg loleo s4 si5Jlg € 99 an ld lw X cls, 


2 Mujalli Anwar 

Ada tambahan ilmu dari ibarot agan Amar Dor juga menyinggung "Jilalah" yaitu hewan ato ikan yg 
di kasih pakan najis/kotoran manusia, makruh... 

kayak ikan lele di empang sprt biasanya, nah agar tidak makruh sebaiknya sebelum di konsumsi, 
ikan lele trsebut di ambil dulu dan di taruh kolamsmpai bau kotoran empangnya ilang 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/575543975801748/ 


2796. HALAL-HARAM DAGING PINGUIN ? 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 
Assalamualaikum, mohon jawaban atau dokumen pertanyaan titipan dari Khairun Nissa : Pinguin 
itu halal ato haram yaa ? Yang tahu silahkan coment.... 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
wa'alaikumussalaam warahmatullaah, penguin, dalam bahasa arab sekarang disebut: 


sub (AL BITHRIIO) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4140 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saya cari di kitab Lisanul 'Arab dan Tajul 'Arus tidak ketemu, yang ada di misbah tapi dengan arti 
panglima 


LI ya MUI pa aa SL Gajed 


Al bithriig - panglima, komandan (romawi). Misbah 1/51 
yang ada di kamus-kamus mu'aashiroh, dalam al munjid 42 : 


AANG jasa BI Gd yan Led) Tap VISI ya RELASI GP 3 Jaa ELPYI Om elid D3) yeball oya RI) Gaal 


Penguin termasuk golongan burung yang mempunyai selaput antara jari-jarinya. Penguin tinggal di 
daerah belahan bumi utara. Bulu penguin berwarna hitam di punggung dan putih di dada 
Al mu'jam al wasith 1/61 : 


hg ide £ II Op yng Oa el pend eU ab uya org 
Jenis burung air, mempunyai dua sayap yang pendek , gemuk. Penguin banyak di daerah selatan 
Mu'jam alghani 4710 : 
Sp AAN IE eU ra Gak gbi 9 gua 25 pa AS ipa dapa dai 22 Ab 
La 3 iii 120 — bt Olayaa) Lal dead BY Ulas Ob-lory sala Sa Pa SP Jatah, 
dan terakhir , Mu'jam allughah al “arabiyyah al mu'ashirah 1/217/661 : 
LAS pda dy 6 ja ayelag 4 Span aygb 4 Erat Km Yg AI and UI ab oya Latar (Ol) 1 Gndl Ab 
Kya PI GS) « Amal 3 jas « Gea! Aa MATI $ 
2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Wa'alaikum salam, semua jenis burung laut halal kecuali bangau menurut goul shahih BURUNG 
BANGAU HARAM 


(UD KUKLAN DU (UD 00 KOUO 100 A00 LOUD ANU AO ONUULN DOIO HLOO DOO HO DUO 


Imam rafi'i berkata didalam hukum burung air halal dengan semua jenis-jenisnya kecuali bangau 

maka sesungguhnya bangau itu haram dimakan. menurut pendapat shahih tahgigul hayawan syeh 
ahmad bin asymuni hal 36. 

3/274 crsah Bnasg OI Ka, 

Ls Ga dan sll: 

Cabang ulama' memutlakkan pendapat dengan halalnya burung air bahkan semua (jenis-jenis) 

burung air halal kecuali burung bangau maka ulama' khilaf diceritakan dari syeh shoimariy bahwa 


tidak boleh memakan memakan daging burung air apabila dagingnya berwarna putih karna 
dipandang buruk dagingnya 


9/33 SAI 3 ea! 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4141 ) 


30 Ao. -d PI) 200... - LL. 9 Ba B2 - 0 o $ - 0.9 Lo. 
5 Ip Us pal! JB) JG Gina Alas nih GAN Uj Jl GS sll ab Ju Jp Olla GBI AI TEE) 
Tel diy Ad eaad yani si 
71163 MK 3 lam 
TI ya pamor HN AS Pad el ab Ul 

Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/657472467608898 


2198. HALAL-HARAM DAGING TOKEK ? 
PERTANYAAN : 


2 Sulhi Dores 
Apa hukumnya makan daging tokek? ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Silahkan baca keterangan dalam kitab Majmu' 9/15 : 


el lia J3 dilas, s Uas Wal y din ol S3 sa lw dab ge Luaka 9 Usil, 3 sei sea aslaila pig (teng 


WA MINHAA AL WAZAGHU WA ANWAA'UHUU KA HIRBAA' AZHZHAHIIRAH ......... FAKULLU 
DZAALIKA HARAAMUN 

Di antara hasyarat ialah al wazagh (tokek) dan macam-macamnya, seperti hirbaa' zhahiirah (tokek 
jantan) ...semuanya haram. Wallaahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/652007281488750 


2859. KEHARAMAN MEMBUNUH SEMUT SULAIMAN 
PERTANYAAN : 


2 Agus Putra 
Assalamu'alaikum. Bolehlah kita memakan : katak, keong mas, bekicot, belut, kura-kura. & hewan 
apa saja yang dilarang untuk kita bunuh..? terimakasih atas jawabannya.. 


JAWABAN : 


2 Al-Alifah Musdalifah 

Binatang yang gak boleh dibunuh, yaitu hewan yang tidak memiliki tabiat yang jelek dan tidak pula 
dibolehkan memakannya. Diantaranya yang disebutkan dalam hadits Ibnu “Abbas radhiyallahu 
'anhuma, beliau berkata“Sesungguhnya Nabi SAW melarang dari membunuh empat jenis hewan: 
semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurod.” (HR. Abu Daud... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4142 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Ibnu Al-Ihsany 
Semut yang dilarang dibunuh semut sulaiman. Semut besar yang tidak mau mengigit, keterangan 
di kasyifah, ini ibarotnya : 


YO —p lem Zigian pb lema! Aid 
SIS eSY SI yag Gladi Jeli J3 £ Li) 


Haram membunuh semut sulaiman yaitu semut besar karena tidak menyakiti. 
Tambahan yang di kasyifah 35-36 : 


X Sl obai : baliulo latus JIS yuli 99 yaa! Gaul oJIS Lesalu (S5 ul SI Wb33ol J8 stel 
aa Sle Jislg 0 201 J8 USAI s3 All duka yo Dll le a93 AU gw Uso SAI 3d9 JS « 
Jain 3b lgalol lo ag Y 959SI uas Cap Jb blg Ijab so Liro9 Jaa las laris «all 
Lag call dosa dial SAI 9 Leislo38 & 95 brt itus Jl sJl ac sll Kg dlalg «Iya WI 
Galoil 08D slusl Ul ass Jl Sg gill AS dmsb9 gili ASI 9 « Leliio dug le WI alao sll 20 
alas 0 a59 « Lal Lama US lg sliloli JB laS agawdl WL9S yo 909 WaSISI s9 Al» yua 
MY alosll wd Y ul IS dc abg « plug Gale AI alan suill ade ole 8 93 Kuta li) ll 0 Bila, 
DASI pw 9S F ln WgnSiS Ul agaasu AMS 99 « ole ad lc Lau yaa 

- Jul ll 

US wowyg sll Adu 9 lsJI asu illasllg « Jaulla « ls Aap. SIN 989 ulos! Josll Sid a 549 
blgbgll9 abad « ELAI9 « sdgsub Aigkia SSI OSINI yo valll SI H8 load) V1 dalil gac 
sagu! gd9 « loud! lol say 9d9 Ubiallg JadSg « leah mw sil gag yalasll gag 

D9 yELS yg Ray lo lol « dada Lu lb cus Ul W IaS9 LS90 W9SI GLSAI Lugu di 9219 IL mawall 
X9 Res 9 selau X log lo 9D Ja 0S) Ng AS aw 3 lag Lgni89 II as Lai oom Rosa 0 
latuS lg20 9s yani Jetis Uoill 0 LSI odg sb all9 ac y9 Jas go» UNan9 wILSS 15 
sam paul lgu 9d9 lo mall lol « dksll « ulas! yo ud UI Aid 0 SY UbSg 953 Ulgll Ugkig ls 
Jos 107 39549 « Soisall ade Lgli3 au WB Lil yo d9 2,3 USU Jilb 989 dos Jlg « sll Uas 
amal el ja Ob 99 JI dab ole disale 9 Sol Kd JS Ji 5 «sawo 3 LL Jul ls 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/658600880829390 


LINK TERKAIT : 

0478. BOLEHKAH MEMBUNUH SEMUT 

2236. HUKUM MENGKONSUNSI KEONG SAWAH 

1359. HUKUM BEKICOT 

1268. BELUT, HALAL ATAU HARAM ? 

2107. HALALKAH BELUT ATAU SIDAT ? 

0221. MEMBUNUH ULAR DAN SEMUT ( SERANGGA DAN REPTIL ) 
2056. HUKUM MEMAKAN KECEBONG | BERUDU / ANAK KATAK | 


2881. HUKUM DAGING MONYET DAN DINOSAURUS, 
HALAL ATAU HARAM ? 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Sabil 
Dinosaurus halal atau haram ? Monyet / kera yang tidak bertaring halal atau haram ? 


www.islamuna.info 


HEWAN (123 ) 43 


JAWABAN : 


2 Ummi Af-idah 
Sekalipun monyetnya tidak bertaring, tetap Haram dimakan dagingnya. 


SKI Ol im 

dj daan yel OS) BU pa yag b3 gal gay gal y Halo gal) Lamaran lg les pal ata yan Olgm dI 
kn! pekay AI at an SS gaala Tam Olga YR gen enAkagil EL Tah) BII S3 BP Ae AR 

ya elsa pan 3 LIL JB 3 LSI ya Ka oalI oya y MAA jelas y Aa Ke JB 3 Ulin pln Al JS 1 SI 
kata BAL 1 Anal lead pakai Jaka SY j7 pmd dag Lal gal... 


Hukum memakan monyet adalah haram menurut kami (Syafi'iyyah), demikian juga menurut 
Kanjeng 'Ikrimah, Syaikh 'Atho, Syaikh Mujahid, Syaikh Hasan, dan Syaikh Ibnu Hubaib dari ulama 
Malikiyyah. 

Sedangkan menurut Kanjeng Imam Malik dan Jumhur Ash-habnya hukum memakannya tidak 
haram.Adapun hukum menjualnya diperbolehkan karena monyet bisa diajari, bisa memegang lilin 
maupun menjaga harta benda. (Hayatul Hayawan Al-Kubro II / 334, translated by Toni Imam 
Tontowi). 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 

Dinosaurus itu mungkin hidup pada zaman nabi adam atau sebelumnya. Pada zaman nabi 
muhammad sudah tidak ada jadi tak dihukumi, kalaupun nanti bisa dicloning dihidupkan kembali 
dari DNA fosilnya maka digiyaskan yang paling pas, yakni termasuk binatang buas maka binatang 
yang buas itu haram contoh macan, srigala, beruang dil. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/691865190836292 


3056. HALALKAH TELUR DARI HEWAN YANG SUDAH 
MATI ? 
PERTANYAAN : 


2 Kang As'ad 

Assalamu'alaikum.Pertanyaan titipan, mohon dibantu jawab: 

Deskripsi masalah : Seseorang peternak burung puyuh (gemak bahasa jawanya), setiap sore hari 
ia mengambili telur dari burung puyuh tsbt. Suatu sore, ketika ia akan mengambili telur, ia melihat 
ada salah satu puyuh yang sekarat mau mati, sebelum telur dari puyuh yang akan mati tersebut 
keluar, si burung puyuh keduluan mati dengan keadaan telurnya masih di dalam perut. 
Petanyaannya: 

1. Bolehkah kita memencet perut burung puyuh yg sudah mati tersebut untuk di ambil telurnya 
untuk di manfaatkan? 

2. Apa status telur tersbut, najis atau bukan? Terima kasih atas bantuan jawabnnya... 


JAWABAN : 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Hukumnya telur tersebut adalah TAFSIL dan KHILAF, 
sebagaimana uraian di bawah ini : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4144 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Telur tersebut najis 
ISU pb Ol ym ya jg JS jab SMS lake Lag Arek Oia NAS) AP pad Heal pakar Y CL yan! Aa IS SMIL 
Faidah : ketika telur sudah busuk sekira tidak bisa hidup maka hukumnya najis, begitu juga telur 


hayawan yang mati, sedangkan telur selain kedua tersebut hukumnya suci sekalipun dari 
hayawan yang tidak halal untuk dimakan 


2. Telur tersebut suci apabila dalam keadaan mengeras 
- Al-Anwar li A'mali al-Abrar, Juz I, Hal: 78 : 


Aina USlog au Wamlad aga aivalil lau sialuA Uryy gilag) alam, 


- Bujairami ala al-Khatib, Juz I, Hal: 466 : 


singa Ust gay anggho Jala) giga Ego ASI Jala), SSI Wa Lay sah Non Saka ga) Mina), gg Una UX Sg ak aga 
Hal Ain Aa Gd Ga yi Ana Ue ByAUa ed ja Aas Calatal I3 ja 


Telur yang yang ada pada hayawan yang mati jika telah mengeras (didalam perut) maka 
hukumnya bukan najis ain dan bisa suci dengan mencucinya meski telur tersebut dalamnya telah 
menjadi darah 


- Kitab fathul mu'in syeh zainuddin al malibary : 
ye VI paUb as Of Rel Jang 


Telur bangkai jika masih keras berarti suci, jika tidak maka najis. 


3. Khilaf 

Telur yang berada dalam perut burung yang mati terdapat tiga pendapat sebagaiman yang 

diceritakan Imam Mawardi, Rowyani dan As-syasyi : 
1. Suci apabila dalam keadaan mengeras dan najis jika sebaliknya, ini adalah pendapat imam 
Ibnul goththon dan Abil fayyadl dan dipatenkan jumhurul ulama sehingga menjadi goul paling 
shohih. 
2. Suci secara mutlak, ini adalah pendapat Imam Abi hanifah, beliau beralasan karena sudah 
bisa dibedakannya dari bangkai tersebut maka hukumnya sama seperti anak 
3. Najis secara mutlak, ini adalah pendapat Imam Malik dengan alasan karena telur tersebut 
belum terpisah karena dihukumi bagian dari bangkai tersebut, pendapat ini juga disampaikan 
oleh Imam Mutwalli dari nash Imam Syafii RA.. pendapat ini adalah nukilan yang ghorib, syadz 
dan dio'if. 

Wallohu a'lam bis showab 


SH Ol gadi Bos 1 SSI 

di UU al Ja yag Cena adil lag ly Sa yg Lakon dong RIDE ad al PUS Sr 3 ll rd ip 

del j was ds Lajgatl Lion pl JW dy elillan Balb GUI) ham Vly 3 aUad Caelas OL opal das ay Pa 
Ji yag Lain IA Gaby ALA Yi ye dil Ol FUI ya sar IlkadiYI Ja BY WIL JB ag lillan AA IU, 
Haro SLS KP 


MUJAWWIB : 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4145 | 


Kang As'ad, Hezgiel Ahmad Nawawi, Mas Hamzah, Ical Rizaldysantrialit 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/730733070282837! 


3087. HUKUM MEMAKAN KALONG / KELELAWAR 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Husein 

Apa & Ra Sele (adl 
KALONG (kelelawar besar). Bagaimana hukumnya makan KALONG ? 
JAWABAN : 


2 Aboe Khidir 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Ulama Hanafiyah membolehkan memakan kelelawar, 
sedangkan ulama Malikiyah menyatakan makruh. Yang menyatakan haram memakan kelelawar 
adalah ulama Hambali dan Syafi'iyah.Pendapat yang tepat dalam masalah ini, kelelawar haram 
dimakan karena dilarang untuk dibunuh sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini. 


Hy JB Gil Lg PU difa PAAI Lalat Yy 6 maa Leak OP poli! Ulat Y 5 JB dl «yan or DI As ye 
BA Pa de pelaku 

Dari “Abdullah bin “Amru, ia berkata,”“Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah 
tasbiih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul-Magdis roboh ia 


berkata :Wahai Rabb, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat 
menenggelamkan mereka”. (HR. Al Baihadi). 


Dalam Al-Kubraa 9: 318 dan Ash-Shughraa 8: 293 no. 3907, dan Al-Marrifah hal. 456. Al Baihagi 
berkata bahwa sanad hadits ini shahih). Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Al Majmu', 9: 
22: 


“Kelelawar itu haram secara mutlak." Ar Rofi'i menyatakan bahwa mengenai hukum masalah ini 
ada khilaf (perselisihan di antara para ulama). Dalam Al Mughni (11: 66) disebutkan, 


Usia Land JJ Ia 3 ASN IE ost Or IE Sad ya Jaan 8 la JL Lah yu 
ws Uu, « La Ugenlata & Ti « Ita P wu $ sa Ba . 

“Imam Ahmad ditanya mengenai orang yang makan kelelawar dan ditanyakan pula mengenai 
khuthof (sejenis kelelawar)". Imam Ahmad menjawab : “Saya tidak tahu (mengenai hukumnya). 
An Nakho'i mengatakan : “Setiap burung itu halal kecuali kelelawar”. Kelelawar diharamkan karena 


khobits (kotor), orang Arab menganggapnya demikian dan tidak memakannya. AllahTa'ala 
berfirman, 


“Dan diharamkan bagi mereka segala yang khobits (buruk)@S. Al-A'raf : 157). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4146 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Penulis Aunul Ma'bud (10: 252) mengatakan,“Segala hewan yang dilarang untuk dibunuh 

disebabkan karena dua alasan : 

1. Pertama, karena hewan tersebut adalah terhormat (seperti semut dan lebah, pen) 
sebagaimana manusia. 

2. Kedua, boleh jadi pula karena alasan daging hewan tersebut haram untuk dimakan seperti 
pada burung Shurod, burung Hudhud dan semacamnya.” 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/712544065435071/ 


3129. HUKUM MEMBUNUH HEWAN DI MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Khang Ni'am Baguse Asmo 
Assalaamu alaikum, benarkah membunuh hewan di dalam masjid itu haram ? meskipun seekor 
nyamuk demam berdarah ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Dalam Kitab Fathul Mu'in (I'anah 1/193) disebutkan : 


Lesa J3 Oly dn 3 Lely Ts Ab Ul 3S ay 
Dan haram melempar semisal bangkai kutu di dalam masjid, dan membunuhnya di dalam masjid 
walaupun darahnya sedikit 

Ketan Ugianleil Raga CSI) Jemaah 3 JAYA H3 gbi USA K0 SM (BUS ag ap 
hina ons Ah OY Ga demam! GAJI 3 agya J3 Lg al Cm ae, dj 
hpl BE (oo Bol dy 

Pendapat berbeda datang dari Hanabilah sebagaimana dalam Kitab Al Furu' libni Muflih 1/478: 
PON peri Jeddah 3 blg Ali JS 33 Jim al sja Hiiy 


Imam al Marwadzi menukil pendapat bahwa dia pernah ditanya mengenai membunuh nyamuk dan 
kutu tuma di masjid, maka dia menjawab, aku mengharap bahwa hal itu tidak jadi masalah. 
Wallaahu A'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/715347708488040/ 


3219. HARAM MENYEMBELIH HEWAN YANG TIDAK 
HALAL DIMAKAN 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Assalamu 'alaikum, hukum berburu macan atau gajah untuk diambil kulit / gadingnya 


www.islamuna.info 


HEWAN Danar ) 47 


bagaimana ? 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, haram hukumnya menyembelih hewan yang tidak halal 
dimakan : 


Y/209 Sob sll 
Je3 ASI Jay bo JSI pas ohusl gl Aisl, Yaa Ji yo jl lanJIS JaSlall al laa Rd a249 
Mc Ulg dry ES 9d R9 ae JBS MY nd UN Vol Wbigasl Jaa UNI YNA le Uu 
LI. 
2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Idem, ibaroh di kitab Bughyah 


“SI Jas lo ISY 3 bus J9 io wp ploJIS dis) J9 Sloll UE Uli nd ayu P3 
Sedil Z9 Jl 29 Jgaul VX dal da La3 lc ay NUN NU SNI Wbasall Ja YN buy You Le 
uu € 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/779641542058656/ 

3273. HUKUM MEMAKAN IKAN TANPA MEMBUANG 
KOTORANNYA 


PERTANYAAN 


2 Kawulo Alit 
Assalamu'alaikum wr.wb.... Mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya memakan ikan kecil- 
kecil seperti ikan teri atau yang lainnya, yang tidak dibuang kotorannya ? Makasih. Wassalam 


JAWABAN 


2 Ghufron Bkl 

Memakan ikan yang di dalamnya ada kotorannya hukumnya boleh karna kotoran dari ikan kecil 
hukumi suci, bahkan menurut imam Romliy kotorannya ikan itu suci baik ikan kecil maupun ikan 
besar : 


(15 v6 wow 40) 
S9 Jl9 pall yo patnoll dowll 092 H9 loioleb wlc pd ue9 ya 9 ob 39 J5 usil Gaul a89! W)lcg 
al. da dam ul 633 A3 WA Lau sa ya le S3 Jo Vdal 4 yu 9 Ulg A20 ASI 51929 


| (Tw wu 
Aa Ben ak Wat bea aan bi 
adl dua 93 Milo 1 ll NAH, 


? Ical Rizaldysantrialit 
Kalau ikannya terbilang kecil maka tidak apa-apa. Tapi kalau ikannya tergolong besar maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aras ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kotorannya wajib dibuang. Ukuran besar atau kecil adalah kembali kepada 'urf (penilaian umum di 
masyarakat). Kotoran ikan adalah najis dan wajib dibuang. Tapi dimaafkan, jika sulit 
membuangnya yakni pada ikan-ikan kecil. Lihat “Ghoyah At-Talkhiish” Hamisy Bughyah halaman 
254: 


US sll dugii susi V9, yC KasU9 3 Gita Ji 0 eno JSI 59549 wi owl V9) (dlu) 
ol 9d disuall modd dgo ALS Jd o)LS JSI 5g5y Y Aul dio HS 3a9 ASI 98 LS 0, 


(Masalah) Kotoran ikan adalah najis. Boleh memakan ikan-ikan kecil sebelum ikan tersebut 
dibersihkan dari kotorannya, dan dimaafkan bagi kotoran yang sulit dibersihkan dan dikeluarkan, 
tetapi makruh (memakannya) sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah. Dari itulah dapat 
diambil kesimpulan bahwa ikan-ikan besar tidka boleh dimakan sebelum dikeluarkan kotorannya, 
karena tidak adanya kesulitan untuk melakukan itu.”Ikan yg kotorannya tidak dibuang. Tidak boleh 
dikonsumsi, karena “ainun najasah (kotorannya) masih melekat. 


amil 30 4935 38 lo 20 GK Sasull Si y3 GX B3 G8 lo &3i J3 alo dam LSI Jsy V3 
(dSlioll 9 dolual Ob dugiall 5 LSI Sola) 


Tidaklah halal memakan hewan laut yang tidak dibuang isi perutnya karena itu berarti memakan 
ikan bersama najis yang ada di dalam perutnya. 


M1 wlauki 

Ad JB san Gil Ge Aula diray lo dai lo KI le 0 na 93 Latul JSI 5135 Z)l J33) 
Clip Dl LS US Ul Ya ale yo EH 6S No Kasal 3 US ul 3 mau d39 all Hi lwll LS 

Ya yalbg wl Sita yo SI B93 93 Lb Eu d 9 Wo Jom JSI 3920 Y Ul Le jalsall 8 Jis 3 
uSJ Jg3) .09 lo datis paus 4992 99 lo R0 usul JSI jl g5 Udh SSS LSI 9 04010 9 0 4S Um HIS 
dini Z0 US ul 9 owl JB 4833 93 lo R0 s3 9 (Jl ena JSI Io Ul S3 


Kesimpulan : 

1. Ada ikhtilaf ulama dalam masalah kotoran pada ikan yang diketegorikan Besar , maka dalam 
masalah ini ada baiknya menggunakan goidah : "Al Khuruju minal khilafi mustahabun " (keluar 
dari ikhtilaf itu di sunahkan). 

2. Khusus untuk ikan yang tergolong besar,maka ada baiknya dibersihkan dulu kotorannya 
sebelum dimasak. Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/766659486690195 


3325. HUKUM MEMBUNUH ULAR 
PERTANYAAN : 


2 Bujank Thea 
Assalamualaikum.. maaf numpang tanya apa hukumnya matiin ular ? NB: kejadiannya baru saja 
karena ularnya makan ayam peliharaan.. 


JAWABAN 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikumusalam, ular boleh dibunuh walaupun nggak mengganggu, kalo di rumah ada ular 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4149 | 


maka diperingatkan dahulu 3 kali, jika nggak mau pergi maka boleh dibunuh.Liht kitab Fathul bari 
sarah sohih bukhori tentang perintah membunuh ular. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
berkhutbah di atas mimbar dengan berkata : 


Jl bikin sad okuaks lpiB SAN sita IS Ialsls JUS! Isi 


Bunuhlah ular-ular dan bunuhlah dza ath-thufyatain dan abtar (nama dari dua jenis ular berbisa) 
karena keduanya membutakan pandangan dan menggugurkan kandungan. (HR. Al Bukhori)) 


US ebllo « Jidll A95 909 sll 99 dagall slall au dab di ( ueuabl Is Iglislg ) : Al 

ale 3S Ula yo paid all IS Ul Jl 1 adl c cal JB9 « Knll seb ale SJ lalu au « Jia 
Ja bi 

J89 omi YI Jols All jan Nuall Goal dil Janti v4 mel! l3 0 WS Rabi 39 (s3 ) : lh: 
MAS AS ol sa SI Wil oa 9d: Sol JB All Swa Andi j2 


Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membawakan perkataan Ibnu “Abdil Barr: “Bahwasanya 
dza ath-thufyatain adalah sejenis ular yang di punggungnya terdapat dua buah garis berwarna 
putih.” Adapun “Al-Abtar” kata Al-Hafizh adalah: “(Ular) yang terpotong ekornya (seolah-olah 
ekornya terpotong karena pendeknya).” An-Nadhr bin Syumail menambahkan bahwasanya ular itu 
berwarna biru dan tatapan matanya dapat menggugurkan kandungan wanita yang hamil. Berkata 
Ad-Dawudi: “Ular jenis ini ukurannya sejengkal atau lebih besar sedikit.” 


LB 9ag ust Is gl ul us UN AI 4 Ola ag NI gal 98 wall lali JS ye gai Call 433 
o9lis9 A19 D3 UI : A99 « SISA asu lada Sid 99 USAI pku dis dag yul Cydo 9 293 « OlSiI Juga 
A23 59 yA! Gi50 Lelo US basi cd, W ls 99 yoAlg : sub ll JG 3S uk. 


Faedah hadis : 

1. larangan membunuh ular yg ada dirumah kecuali setelah diberi peringatan 

2. jika ularnya adalah ular abtar dan dzut tofiyatain maka tidak perlu adanya peringatan, alias 
langsung bunuh saja 

3. jika ularnya pergi setelah diperingati maka tdk boleh dibunuh, jika tidak mau pergi berarti dia jin 
kafir dan boleh dibunuh 

4. perintah tersebut adalah sebagai petunjuk, tetapi jika jelas2 membahayakan maka wajib 
menolak ular tsb (misalnya dibunuh ) 


Kesimpulan : 

Boleh dibunuh, tapi kasih peringatan dahulu. Ada yang berpendapat jika ularnya bukan dirumah 
msalnya di padang rumput maka boleh langsung dibunuh tanpa peringatan baik membahayakan 
maupun tidak. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL 
www.fb.com/groupsIpiss.ktb/791199787569498/ 


3404. SURI TAULADAN DARI LEBAH 
PERTANYAAN : 


» Adzim Adzim Adzim 
Assalamualaikum : ngaji bab tawon/lebah : kepada para sesepuh piss-ktb saya mau minta 
perincian mengenai si tawon, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4150 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(1) jelaskan perincian dari keistimewaan tawon/lebah? 
(2) kenapa manusia harus seperti tawon? 
(3) mohon jelaskan dari sumber refrensinya. Terima kasih 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68-69 


BAN BS yo aB Fi (68) Osis k03 sal 303 Us) Jali K9 Sasil Jl JS ol) S5 Gs3l3 
Gani asal DN Sh 9d Ul valll Abas ad lgi CalAS Ola Kosks yo CK WS ei3 Jk #Sl 
(69) 


68- Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon- 
pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”, 


69- kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang 
telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam 
warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang 
memikirkan. 


Lebah diciptakan ALLAH SWT dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antara 
manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan 
akhlak bagi Muslim sejati. 


Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. 


PERTAMA: Lebah adalah hewan yang bersih dan cinta akan kebersihan. Di antara kebersihan 
yang ditunjukan lebah adalah tempat dia memilih sarang. ALLAH SWT menyebutkan dalam ayat 
di atas, bahwa sarang lebah dibuat di bukit-bukit, di pohon-pohon atau tempat-tempat yang tinggi. 
Semua tempat di atas adalah tempat yang bersih, dan jauh dari polusi. Lebah tidak pernah 
bersarang di tanah, atau tempat yang kotor lainnya. Kebersihan makanan juga ditunjukan lebah 
dengan memakan sari bunga yang sangat besih. Selanjutnya bentuk sarangnya yang berupa lilin 
berwarna putih, juga sebagai simbol kebersihan. Bahkan menurut hasil penelitian, permukaaan 
sarang lebah tersebut ditutupi dengan selaput halus sehingga udara kotor tidak masuk ke dalam 
sarangnya. 


Begitulah pola hidup yang mesti dicontoh oleh semua manusia khususnya umat Islam, yaitu 
mencintai cara hidup yang bersih. Baik bersih secara fisik maupun bersih rohani. Bukankah dalam 
sebuah haditsnya Rasulullah saw menyebutkan bahwa “kebersihan itu sebagian dari iman”. Begitu 
juga ALLAH SWT berfirman dalam surat Al-Bagarah (2): 222, 


“.. Sesungguhnya ALLAH menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 
mensucikan diri (orang yang bersih atau suci rohani dan jasmani). 


KEDUA, Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan 
yang lain. Lebah tahu, yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini 
mengajarkan bahwa setiap Muslim harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab, 
mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4151 ) 


KETIGA, Lebah menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi umat 
Islam. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, 
keluarnya halal pula. Dan, ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. 


KEEMPAT: Lebah tidak merusak. Di mana pun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting 
pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti 
siapa pun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa 
memegang prinsip iffah (ketenteraman) dalam pergaulan. 


KELIMA: Lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama 
kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap 
'menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap Muslim harus mampu menjaga kehormatan 
dirinya. 


Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang 
menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari 
makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. 


ALLAH SWT memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk 
kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya, tak hanya dari lebah, 
setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh ALLAH SWT untuk kebutuhan 
manusia. Maka, bisakah kita mengambil pelajaran? Wallahu A'lam. 


- Tafsir Baghowi 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 

- Tafsir Ibnu Katsir 
https://library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php 
- Tafsir Thobary 
http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya69.html 


Syeikh Abu Tholib Al-Maki (mualif kitab Guutil @uluub) menerangkan ada 40 sifat dan karakter 
lebah yang seyogyanya ditiru oleh setiap pribadi muslim. Sifat dan Karakter lebah yang harus 
dimiliki setiap mukmin : 


1. Seandainya semua jenis hewan terbang lainnya berkumpul, lalu mereka bahu-membahu 
melakukan satu pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh lebah, mereka tidak akan sanggup 
melakukannya. Demikian juga seandainya seluruh manusia non-mukmin bersatu untuk melakukan 
satu amal yang sepadan dalam kualitas, kadar, dan nilai dengan amal seorang mukmin, niscaya 
mereka tidak akan sanggup melakukannya. 


2. Lebah waspada akan gangguan dan penganiayaan burung, sedangkan ia sendiri tidak pernah 
mengganggu mereka. Demikian pula halnya dengan seorang mukmin. Meskipun orang-orang 
mengganggu, menghina, dan menzaliminya, seorang mukmin tidak mau membalas kejahatan 
mereka. 


3. Lebah dianggap kecil dan hina oleh semua jenis burung, tetapi sekiranya mereka tahu apa yang 
ada di dalam perut lebah dan mencicipinya, niscaya mereka akan memuliakan dan 
menghormatinya. Demikian juga seorang mukmin. Orang-orang bodoh menganggapnya kecil, 
rendah, dan hina. Andaikan mereka tahu apa yang ada di dalam hati seorang mukmin berupa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4152 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keindahan iman, ketulusan, rahasia-rahasia Tuhan, dan sebagainya, pastilah mereka rela menjadi 
tanah tempat kakinya berpijak atau mengangkatnya di atas kepala mereka. 


4. Semua jenis burung hidup untuk diri mereka sendiri, mencari makan dan kebutuhan lainnya 
hanya untuk diri masing-masing. Lain halnya dengan lebah. Ia hidup untuk sesamanya dan selalu 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan rajanya. Demikian pula halnya dengan seorang mukmin. Di 
saat semua orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesenangannya sendiri, ia hidup 
di dunia ini untuk Allah Swt.. Hidupnya ia pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada-Nya 
serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain. 


5. Kala malam tiba, semua burung masuk ke sarang masing-masing untuk beristirahat dan tidur. 
Mereka berhenti bekerja. Lain halnya dengan lebah. Ia lebih banyak bekerja di malam hari 
ketimbang di siang hari. Demikian juga seorang mukmin. Di waktu malam, saat orang-orang 
mengurung diri di rumah masing-masing, beristirahat dan tidur, seorang mukmin bangkit 
melangkahkan kaki mengambil air wudu, salat, lalu bermunajat kepada Tuhan seraya 
menyerahkan seluruh hidupnya dan mengadukan segala persoalan kepada-Nya. 


6. Allah Swt. mengharamkan membunuh dan mengganggu lebah, tetapi menghalalkan manfaat 
yang dihasilkannya. Begitu pula seorang mukmin. Allah Swt. mengharamkan membunuhnya dan 
melarang mengganggu harga diri, harta, dan keluarganya, tetapi menghalalkan kebaikan dan 
manfaat yang diberikannya bagi siapa saja yang berhak menerima. 


1. Lebah bekerja secara sembunyi-sembunyi. Orang hanya melihat dan menikmati hasilnya. 
Demikian pula halnya dengan seorang mukmin. Dengan ikhlas ia menyembunyikan amalnya dari 
penglihatan orang. Mereka baru melihat hasilnya nanti pada hari semua amal ditampakkan, yakni 
pada Hari Kiamat. 


8. Lebah hanya mengambil apa yang ia butuhkan saja dari sesuatu tanpa merusak sesuatu itu. 
Begitu juga seorang mukmin. la hanya mengambil dari dunia ini apa yang benar-benar 
diperlukannya saja, yang dapat membawa kebaikan bagi diri, agama, dan hatinya. Apa yang ia 
ambil dijadikannya bekal untuk akhirat tanpa merusak atau menimbulkan kerugian pada sumber 
asalnya, dan tidak berlebihan. 


9. Lebah tidak mau keluar dari sarang untuk memenuhi keperluannya pada hari yang berawan, 
ketika hujan, saat ada angin kencang, atau tatkala ada petir. Dalam keadaan seperti itu, ia tetap 
bertahan di sarang sampai keadaan benar-benar normal. Seperti itu pulalah seorang mukmin. Ia 
selalu berhati-hati dan pandai menahan diri ketika kezaliman merajalela, keharaman tersebar di 
mana-mana, kekacauan mendominasi suasana, dan keadaan carut-marut. Dalam keadaan yang 
tidak kondusif seperti itu, ia memilih tinggal di rumah serta menahan mulut dan tangannya, seraya 
menunggu apa yang akan Allah Swt. lakukan atas keadaan yang tengah berlangsung. 


10. Lebah selalu menjauhi benda-benda yang kotor dan tidak mau hinggap di tempat-tempat yang 
kotor. Begitu pula seorang mukmin. Ia senantiasa menjaga kesucian diri dari maksiat dan hal-hal 
yang diharamkan. Ia selalu menjauhi segala sesuatu yang buruk, kotor, dan keji. 


11. Ada sepuluh hal yang dapat menghancurkan dan merusak tatanan kehidupan lebah sehingga 
aktivitasnya terhenti, yaitu: asap, dingin, panas, awan, api, air, angin, gelap, lumpur, serta 
gangguan dan serangan dari sesama lebah atau musuh dari luar. Demikian juga seorang mukmin. 
Ada sepuluh hal yang dapat merobek keutuhan hatinya, merusak agamanya, dan menghentikan 


www.islamuna.info 


HEWAN (4153 ) 53 


amalnya. Kabut kekerasan dan kelalaian hati, dinginnya rayuan dosa dan maksiat yang menusuk, 
panasnya hawa nafsu yang membakar, awan keraguan, api kemusyrikan, topan cinta dunia, 
gelapnya kebodohan, angin cobaan dan fitnah, bau busuknya keharaman, lumpur kebejatan, 
kezaliman dan kemungkaran, gangguan dari sesama manusia yang secara lahir berbaju iman 
tetapi hakikatnya penganut bidah dan pengidap kemunafikan, serta gangguan dari musuh, yaitu 
orang kafir. Kita memohon perlindungan kepada Allah Swt. dari segala ancaman membahayakan 
ini. 


12. Lebah tidak mau berbaur dengan hewan lain yang tidak sejenis meskipun memiliki beberapa 
sifat yang mirip. Seperti itu pulalah seorang mukmin. Ia tidak mau berbaur dan bergaul akrab 
dengan orang yang tidak memiliki sifat yang sama walaupun nama dan bentuk mempunyai 
kemiripan. 

13. Dari perut lebah keluar lebih dari satu cairan yang berbeda-beda warna. Setiap cairan 
mempunyai manfaat tersendiri yang mengagumkan. Demikian juga halnya dengan seorang 
mukmin. Dari hatinya keluar banyak “cairan yang beragam warna dan manfaatnya. Apa keluar 
dari hatinya itu mengalir lewat mulutnya berupa ilmu, hikmah, kata-kata bijak, isyarat, kecerdasan, 
cinta dan kasih sayang, kejujuran, nasihat, dan sebagainya. 


14. Lebah mengeluarkan kotorannya lewat dubur, sedangkan madu dikeluarkannya lewat mulut. 
Begitu pula seorang mukmin. Syahadat tauhid, beragam ilmu, bacaan Alguran, zikir, kata-kata 
yang baik, serta amar-makruf dan nahi-mungkar dikeluarkannya dari mulut dengan pengucapan 
lidahnya. Adapun kotoran dan hadas dikeluarkannya lewat kubul atau dubur. 


15. Lebah memakan yang baik, mengeluarkan yang baik, serta memberi kepada yang lain 
makanan yang lezat dan baik. Demikian juga seorang mukmin. Makanan yang dikonsumsinya baik 
dan ilmu yang diberikannya juga baik. 


16. Lebah, bila hinggap di ranting atau dahan pohon, tidak mematahkannya. Bila meneguk sedikit 
air sesuai kebutuhannya, lebah tidak menyebabkan air yang ditinggalkan menjadi keruh. Bila 
mengisap sari bunga, lebah tidak merusak bagian bunga lainnya. Demikian pula halnya dengan 
seorang mukmin. Ia berinteraksi dengan sesama manusia dalam banyak hal dengan penuh 
perhitungan, keadilan, kasih sayang, dan nasihat. Ia bergaul sekadar untuk tahu tanpa menyakiti 
atau menganiaya serta memisahkan diri untuk menjaga keselamatan dan kesucian. 


17. Jika ada orang yang coba mengusik lebah, menggangu ketenangan dan kehidupannya 
dengan mempermainkan atau merusak sarangnya, lebah pasti tidak akan tinggal diam. la pasti 
akan menyengat orang usil itu. Sebaliknya, jika seseorang berdamai dengan lebah, tidak 
mengusik ketenangannya, dan tidak mengganggu kehidupannya, maka lebah pun tidak akan 
berbuat apa-apa terhadapnya. Seperti itu pula watak, perilaku, dan sikap seorang mukmin. 
Terhadap orang yang meredam kemungkaran, tidak menunjukkan kemunafikan, dan tidak 
mempertontonkan kejahatan, ia tidak akan memata-matai atau menelisik jejaknya. Terhadap 
orang yang sebaliknya, ia akan mengingatkan dengan lisan dan mencegah dengan tangan 
(kekuasaan). 


18. Lebah, kita lihat, selalu terbang di taman-taman bunga dan mengitari tempat-tempat yang 
wangi di pinggir-pinggir sungai atau di warung-warung yang menjual makanan manis. Demikian 
pula halnya dengan seorang mukmin. Engkau akan melihatnya selalu berada di majelis-majelis 
ilmu dan zikir serta di rumah para ulama, ahli hikmah, dan ahli makrifat yang berzuhud. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4154 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


19. Lebah, bila hinggap di atas sekuntum bunga, tidak akan beranjak sebelum benar-benar 
kenyang mengisap sari bunga. Ia lebih memilih mati di taman bunga daripada pulang sebelum 
memperoleh apa yang dicarinya. Seperti itu pulalah seorang mukmin. Ketika mereguk manisnya 
takarub dengan Tuhan dan bertemu dengan seorang ahli hikmah, ulama yang memberinya 
nasihat agama, atau ahli makrifat yang menceritakan pengalaman rohani, ia akan merasa betah 
bersama mereka. Ketika melakukan amal saleh pun, ia enggan berhenti sampai kematian 
menghentikannya. 


20. Di musim semi dan musim panas lebah memindahkan cadangan makanannya dari luar ke 
dalam sarang hingga penuh, sedangkan ia sendiri tinggal di luar sarang. Di musim dingin, ia 
masuk ke sarangnya dan berdiam di dalamnya sambil menata kembali tata ruang sarang. 
Demikian pula seorang mukmin. Di musim semi dan musim panas ia bekerja untuk memenuhi 
keperluan pangannya dan kebutuhan keluarganya yang bersifat primer. Begitu masuk musim 
dingin, ia segera mendatangi majelis-majelis ilmu dan zikir, mengunjungi para ahli ilmu dan ahli 
hikmah, beriktikaf di masjid, serta giat beribadah, mengevaluasi diri, dan menata kembali amal- 
amalnya. 


21. Lebah makan dari hasil kerja kerasnya sendiri dan memberi yang lain dari jerih payahnya 
sendiri. Ia tidak pernah mengganggu milik hewan lain, bahkan matanya tidak pernah melirik 
sesuatu yang bukan miliknya. Seperti itu jugalah seorang mukmin. Ia makan dari usahanya 
sendiri, memberi orang lain dari hasil kerjanya sendiri, dan tidak pernah meminta-minta kepada 
orang lain betapapun butuhnya. 


22. Ketika di dalam sarangnya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, lebah tidak akan masuk ke 
sarang lebah yang lain untuk mencari makanan. Jika di dalam sarangnya ada sesuatu yang bisa 
dimakan, ia makan. Jika tidak, ia pun menahan lapar. Demikian pula seorang mukmin. Betapapun 
ia membutuhkan bahan makanan, ia tidak akan mendatangi rumah orang untuk meminta-minta. Ia 
tidak akan berani mengambil milik orang lain dengan cara paksa atau lewat kekerasan, betapapun 
sulitnya ia mendapatkan bahan pangan. Jika ada orang yang memberi dengan suka rela, tanpa 
unsur pemaksaan, barulah ia menerima. Jika tidak, ia pun menahan lapar. 


23. Lebah tidak bekerja berdasarkan pendapat sendiri atau menurut keinginan pribadi, melainkan 
berdasarkan petunjuk sang pemimpin. Ia hanya mengikuti apa yang telah digariskan oleh sang 
raja dan tidak keluar dari aturannya. Demikian juga seorang mukmin. Ia tidak beramal 
berdasarkan nalarnya sendiri atau menurut selera pribadinya, melainkan mengikuti imam dan 
ulama tepercaya. 


24. Lebah tidak akan melaksanakan pekerjaannya sebelum menutup pintu sarangnya. Selagi 
masih ada celah, lubang, atau kebocoran dalam dinding sarangnya, ia terlebih dahulu 
memperbaikinya sebelum menggarap pekerjaannya. Begitu jugalah seorang mukmin. Ia tidak 
merasakan manisnya ibadah dan giatnya amal kecuali dalam kondisi tertutup ketika tidak ada 
yang melihatnya kecuali Allah Swt. atau, paling-paling, anggota keluarganya. Amal yang dilihat 
oleh anggota keluarga ketika berada di rumah atau oleh teman ketika berada dalam perjalanan, 
tidak mengurangi nilai ikhlas. 


25. Lebah tidak memerlukan banyak barang dunia. Yang diperlukannya hanyalah air, bunga, dan 
tempat-tempat yang mengeluarkan aroma wewangian. Begitu pula halnya dengan seorang 
mukmin. Di dunia ini, yang dibutuhkannya hanyalah ilmu yang bermanfaat, zikir kepada Allah Sut., 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4155 


dan amal saleh. Itulah yang menjadi kesibukannya. Ia mengonsentrasikan diri, berjuang, dan mati 
di dalamnya. 


26. Ukuran tubuh lebah kecil dan bentuknya tidak menarik—untuk tidak mengatakan hina, tetapi 
hasil karyanya berbobot, berkualitas tinggi, beharga mahal, berasa enak, dan merupakan 
makanan/minuman yang paling manis. Seperti itu pulalah seorang mukmin. Ukuran tubuhnya 
mungkin kecil serta banyak orang menghina dan meremehkan penampilannya, namun kualitas, 
nilai, dan amalnya amat berbobot dan sungguh mulia. 


21. Lebah mempunyai tiga keadaan, yaitu: terbang dengan sayap, bergerak dan bekerja dengan 
tubuh, dan diam beristirahat. Demikian pula seorang mukmin. Ia mempunyai tiga keadaan. 
Pertama keadaan ketika terbang dengan hatinya, melintasi alam malakut dan dunia metafisik, 
serta meresapi makna-makna ilmu. Kedua keadaan ketika beribadah, mengabdi, dan beramal 
dengan anggota badan. Ketiga keadaan ketika berhenti dari dua keadaan sebelumnya. Dalam 
keadaan ketiga ini, ia beristirahat dengan melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah Swt., seperti 
makan, minum, dan bercengkerama dengan anggota keluarga. 


28. Lebah akan mati-matian mengejar orang yang mengambil barang miliknya, ke mana pun 
orang itu lari. Ia pasti akan mencegah tangan orang yang hendak mengambil harta miliknya 
berupa sarang dan madu. Ia tidak akan pernah menyerahkan harta miliknya begitu saja kepada 
siapa pun, kecuali terpaksa. Demikian juga halnya dengan seorang mukmin. Demi menjaga 
kehormatan diri, agama, keutuhan amal, dan keluarganya, ia rela mengorbankan jiwa dan 
hartanya. 


29. Semua jenis burung menjadi najis begitu mereka mati dan tempat mereka mati juga menjadi 
najis. Lain halnya dengan lebah. Selagi hidup dan sesudah mati, ia tetap suci. Begitu pula seorang 
mukmin. Semasa hidup dan setelah matinya, ia tetap suci. 


30. Makanan yang paling menggugah selera dan paling manis di dunia ini adalah madu yang 
dihasilkan oleh lebah. Demikian juga halnya dengan seorang mukmin. Ia menghasilkan manisan 
yang paling manis dan paling mengundang selera, yaitu makrifat, iman yang murni, ilmu yang 
bermanfaat, dan cinta yang suci. 


31. Lebah, bila diterjang angin kencang hingga terlempar ke permukaan air, ke tanah berlumpur, 
atau ke tengah-tengah duri, ia masih bisa berjuang untuk bangkit dan akhirnya selamat lalu 
terbang lagi. Tetapi, apabila terlempar ke dalam api atau ke tengah-tengah asap, ia tidak akan 
selamat dan akhirnya binasa. Seperti itu pulalah seorang mukmin. Karena satu dan lain hal, 
mungkin ia terhempas ke dalam lumpur dosa dan maksiat. Hampir dapat dipastikan, ia bisa 
bangkit kembali dan keluar dari lumpur itu. Namun, jika ia terjerumus ke dalam kekufuran dan 
bidah, ia pasti akan binasa di dalamnya. Tidak ada harapan untuk bisa selamat. 


lebah tidak bisa dipancing dengan apa pun selain dengan apa yang dihasilkannya, yakni madu. 
Begitu terperangkap dalam madu, ia mati di dalamnya. Demikian pula halnya dengan seorang 
mukmin. Ia tidak bisa dipancing dengan benda atau rayuan duniawi. Ia hanya akan terpancing 
oleh Allah Swt. atau dengan apa yang dimiliki-Nya, seperti kebenaran, ilmu, dan hikmah. 


33. Setiap kelompok lebah mempunyai seekor pemimpin. Selama sang pemimpin berada di 
tengah-tengah mereka, musuh tidak akan berani mengusik dan tidak akan coba-coba mengambil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4156 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


milik mereka. Apabila sang raja mati atau pergi meninggalkan mereka, mereka pun kocar-kacir 
berhamburan dan akhirnya satu persatu binasa. Demikian juga kaum mukmin. Selama para ulama 
dan imam berada di tengah-tengah mereka, musuh tidak akan berani mengusik mereka dan setan 
tidak akan berani mengganggu mereka. Jika tidak ada seorang pun ulama dan imam di antara 
mereka, mereka pun tercerai-berai dan akhirnya binasa. 


34. Apabila raja lebah mempunyai cacat, rakyat lebah tidak dapat bekerja dengan baik, sarang 
pun tidak terawat dengan baik, dan pada gilirannya mereka akan hancur. Sebaliknya, jika sang 
raja lurus dan bertindak dengan bijaksana, rakyat lebah pun hidup dengan baik dan lancar. Seperti 
itu pulalah kaum mukmin. Bila para pemimpin mereka adil, para ulamanya bertakwa, serta para 
pedagang dan kaum profesionalnya jujur, maka urusan mereka akan berjalan dengan baik dan 
lancar. Jika tidak, mereka akan celaka. 


35. Komunitas lebah akan tetap makmur meskipun sebagian anggota komunitasnya ada yang 
mengikuti hawa nafsu, ditimpa penyakit, atau melakukan kesalahan, selama raja mereka adil dan 
bertindak lurus. Demikian juga komunitas kaum mukmin. Apabila kalangan khusus mereka sudah 
tidak bermoral, kalangan awam pun akan terbawa binasa. Sebaliknya, meskipun kelakuan 
kalangan awam bobrok, mereka tidak akan binasa selama kalangan khusus berperilaku baik dan 
berakhlak mulia. 


36. Ada dua jenis lebah: lebah yang ada di gunung-gunung dan bersarang di pepohonan dan 
lebah yang ada di tengah-tengah keramaian dan bersarang di perumahan. Lebah yang ada di 
gunung-gunung dan bersarang di pepohonan terlindung dari polusi dan relatif aman dari ancaman 
kebinasaan. Lebah yang ada di tengah-tengah perkampungan manusia dan bersarang di rumah- 
rumah atau bangunan lain yang dibuat oleh manusia, tidak aman dari bahaya kehancuran. 
Demikian juga halnya dengan orang beriman, ada dua macam. Di antara mereka ada yang 
menghabiskan sebagian besar waktunya di pasar-pasar dan sentra-sentra keramaian lainnya. Ada 
pula yang menempuh pola hidup zuhud, jauh dari keramaian, dan gemar mengasingkan diri di 
gunung-gunung atau di gua-gua untuk berkhalwat. Yang pertama relatif tidak aman dari fitnah dan 
kemungkinan terjerumus dalam hal yang haram dan syubhat. Yang kedua aman dari semua itu, 
mereka lebih tenteram, damai, selamat, dan suci. 


37. Lebah tinggal di dalam sarang yang terbilang bersih dari benda-benda yang tidak diperlukan 
dan kosong dari barang-barang yang tidak berguna. Lebah, bahkan, tidak menyimpan sumber 
pangannya di dalam sarang. Dengan kata lain, ia tidak pernah membawa sekuntum bunga atau 
sumber makanan lainnya ke dalam sarang. Hal itu tidak membuatnya takut kelaparan. Ia begitu 
tenang dan damai tinggal di dalam sarang tanpa ada kekhawatiran akan sumber pangan. 
Demikian juga halnya dengan seorang mukmin. Ia tidak takut akan kemiskinan dan kebangkrutan. 
Menjadi miskin atau kaya baginya sama saja, sebab yang membuat dirinya merasa kaya adalah 
limpahan keyakinan dan manisnya kebersamaan dengan Tuhan. 


38. Kawanan lebah, jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, mereka menurut saja dan 
tinggal di tempat yang baru dengan nyaman. Seperti itu pulalah seorang mukmin. Di mana pun ia 
berada dan ke mana pun ia diajak, dengan senang hati ia akan menjalani dan mengikutinya. 
Rasulullah saw. bersabda, “Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti air, mengalir dengan 
mudah ke mana saja selama di sana tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama atau hal-hal yang 
dapat mengurangi kadar keberagamaannya.” 


www.islamuna.info 


HEWAN (4157) 57 


39. Lebah tidak suka dengan iklim yang terlalu panas atau terlalu dingin. Itu karena, baik iklim 
yang terlalu panas maupun yang terlalu dingin, keduanya dapat mengganggu, bahkan 
menghancurkan tatanan kehidupan mereka. Demikian pula halnya dengan seorang mukmin. Ia 
berada di antara takut dan harap. Terlalu berharap dapat merusak tatanan keberagamaannya dan 
terlalu takut dapat membuatnya putus asa dari rahmat Tuhan. 


40. Lebah takut akan dua hal, yaitu: terik matahari yang menyengat di musim panas dan dingin 
yang menusuk di musim dingin. Begitu juga halnya dengan seorang mukimin. Ia berada di antara 
dua hal yang ditakutkan, yakni: ajal yang telah ditetapkan Allah Swt.—karena ia tidak tahu apa 
yang telah Allah Swt. tentukan bagi dirinya dalam ketetapan itu—dan ketetapan yang akan datang 
—karena ia tidak tahu apa yang Allah Swt. kehendaki bagi dirinya di masa depan. 


Rasulullah saw. juga bersabda, “Seorang mukmin laksana lebah: ia memakan yang baik-baik, 
mengeluarkan yang baik-baik, serta hinggap di ranting tanpa mematahkannya.” 


Inilah salah satu sifat mukmin. Ia memakan hanya yang baik dan memberi makan kepada yang 
lain pun hanya dengan yang baik. Ia orang baik dan memberi kebaikan bagi sesamanya. Ia 
memberi tanpa diminta, berlapang dada, bersikap santun, dan jauh dari keinginan menyakiti 
orang. Di mana pun berada, ia tak pernah membuat kerusakan. Tak heran jika persangkaan orang 
terhadapnya hanya persangkaan yang baik. Dengan sifat-sifat inilah segolongan kaum mukmin 
dikenal. Wallahu A'lam. 


" Syekh Abu Thalib al-Makki adalah ulama klasik, penulis kitab termasyhur Gut al-Gulub (Nutrisi 
untuk Hati). 
" Link Kitab Gut al-gulub : https://archive.org/stream/@otgoloub/gotgoloub#page/n0/mode/2up 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/809934592362684/ 


3480. HUKUM MEMBUNUH ANJING 
PERTANYAAN : 


? Membaca Menyimak 
Assalamualaikum. Pertanyaan setengah titipan : Bolehkah saya membunuh anjing milik 
tetangga?? Karena Saya sangat merasa terganggu dengan gonggongannya dll ... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Hukum membunuh anjing dalam kitab syarah mandumatil adab : 


Ya Isi Usa Ul lol 1 sulis . AB Usia JgIl Ng « Langg Stud OaKa Ul Lal GKIN gl del . 
Ga Ul lol? gubillg » Lus3 lagale AI SSI « caalas Jstallg « Augall Sya JS 33 « AS Lsu Jp 
93 JB. lap 123 vgdill3 « CUSNI 9 LS RI Je wulll 553, Al ay N Jaa Ygi « Kglao 
ditas png MB Gp G3 Y3 - cell yen AK salls gd3 « Mall d5 LSI Isa 055) J3 : IA 
alga gala 93 seal NS3 Wakadl SSI Gi Crali yel dago Gaku oli. 


Ketahuilah bahwa anjing itu ada kalanya berwarna hitam legam atau tidak.yang hitam legam maka 
dianjurkan membunuhnya, sedangkan yang tidak hitam legam maka ada kalanya anjing yang suka 
menggigit atau tidak, untuk yang suka menggigit maka wajib membunuhnya walaupun anjing yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4158 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hitam legam dan anjing yang suka menggigit tersebut adalah anjing terlatih.sedangkan anjing yang 
tidak suka menggigit maka adakalanya dimiliki oleh seseorang atau tidak, untuk yang dimiliki 
seseorang maka tidak boleh dibunuh begitu juga yang tidak dimiliki, ini menurut pendapat yang 
ashoh dalam kitab igna', muntaha dan selain keduanya.pemilik kitab al insof berkata : " dikatakan 
bahwa hukumnya hanya makruh " pendapat ini dipilih oleh al majd, dan ini adalah dhohir 
pendapatnya al khirogi. Wallohu a'lam. 


2 Jho Sy 
Dari Madzhab Syafi'iyyah juga demikian .Jika Anjing tersebut membawa doror (Mengigit) atau 
bahaya dianjurkan dibunuh Terkecuali anjing hitam . Jika anjing tersebut tidak berbahaya 
meskipun anjing tersebut hitam makan Tidak dianjurkan untuk membunuhnya. Wallohu a'lam bis 
showab. 


(2354p 102) aku 000 CO 

Uo royal alol J8 148 5.45 X lo Ji wd Igalislg . gimll UKII9 UKII UKII JiS ale slolell gas! 
Sgm NI Lali US toga cell Tisu Ai el Lalitio Yg » alug Gulo Al oo - gl jo :» Aeilidl Lulo 
lol Jiita9 10 54619 dgwdI lgu laa 2028 Y sol HNSI R10 JS 00 mill ade AI Gua Hi uga 
lo NI SI JB 93 Curadk SSI dl lala! 50 s5 HB Ob gualill JB Jatoll al Cry 0S 
Rui « desuos SSI 3195 sll usasl HD 9 ulbuolg sll wdi0 I3a9 JG 069 amal US yo dil 
saga Soal VI Lilis! yo snedlg elebias 0 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/829283790427764/ 


3618. TIKUS HARAM DIKONSUMSI 
PERTANYAAN : 


? Ical Rizaldysantrialt 
Assalamu'alaikum wr wb. Apakah betul Tikus dan Cindil (anak tikus) Halal dikonsumsi ? 
terimakasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Hukumnya haram, karena tikus itu haram dikonsumsi menurut hanafiyah, syafi'iah dan hanabilah. 
Imam al mahalli ulama' syafi'iyah berkata : " keharaman tikus ada dua sebab : 

1. larangan memakannya 

2. ada perintah untuk membunuhnya. Wallohu a'lam. 


- kitab mausu'ah kuwaitiyah : 


dio yJ : adl yo Jadi JB. JSI JSI Jaa N ul adl dolllg @s3lidlg dpidll Ud - 5: aa 

Tw US DlONJI 50 yu03 » : plug lc UI lo gl uc Sg 343. diy 119 « BSI us all! 9 

LidiaS do ll Jp ? VAGI All cg. « gia AIlg plg Kalla Bhalla Jl : Pata 
(3S Olis ) 1 dlumo WA ls Jnosig. dal SL Jo3g « 9gol . 


Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka hukumnya haram dimakan misalnya ular, kala 
jengking, tikus, gagak dan hewan buas yang membahayakan misalnya harimau, serigala dan 
selain keduanya. Lihat kitab roudhoh imam nawawi : 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4159 


Lal Skala sel, RA AS 9 Ula yo di ol lo: luluol JB. al jl : yuli 
Ulu ol ba sesal 9S 389 . Sa loo lod yu 9 WIJI9 SNI Id 99 JS209 « )LS gw J9 « ilang 

Wo yi KULI . 
WALLAHU ALAM 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/872346629454813/ 

3897. HIKMAH DI BALIK PENCIPTAAN HEWAN BABI 
PERTANYAAN : 

2 Abu Idris Al jawiy 


Assalamu'alaikum , Apakah hikmah dibalik penciptaan hewan babi , sementara dalam al gur'an 
ada pelarangan mengkonsumsi dagingnya ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam , Di antara hikmah di ciptakannya babi adalah sebagai saksi atas siksaan 
terhadap umat yg di rubah menjadi kera dan babi karna mereka telah meremehkan hukum syari'at 
dan selalu melakukan perkara harom. 


ade ul yilg Al iv Wei mol Yo dol Ulas Me dal5 al #gio9 SI das 39 doSalI lols 
onslisg da3 AJI aga UI lo ,5 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&OptionzFatwald&1d-14403 
2 Ahmad Pencari Ilmu 
Wa alaikum salam, Dulu pernah baca tafsir (lupa tafsir apa) babi itu berfungsi sebagai cleaning 


service di dalam bahtera nabi nuh, semua kotoran2 binatang itu akan dimakan oleh babi, hingga 
tercipta lingkungan yang bersih dan higienis. Wallahua'lam (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/887350794621063/ 
www.fb.com/notes/929848820371260 


3903. FATWA PARA ULAMA TENTANG KENCING DAN 
KOTORAN UNTA 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Faiz Yunus 

Assalamu'alaikum, semua kotoran makhluk entah itu binatang atau manusia, hukumnya najis, 
kecuali kotoran onta, apakah yang membedakan hukum kotoran tersebut, padahal sama-sama 
kotoran kok beda hukum, mohon dijelaskan alasan dan dalilnya. Santri kalong 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikumussalam. Bukan kotoran onta tapi kencing onta, memang ada sebagian ulama' yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4160 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak menajiskannya berangkat dari pemahaman sebuah hadits dimana nabi pernah menyuruh 
seorang sahabat meminum kencing onta. Berangkat dari sebuah hadits di shohih bukhori. Meski 
sebenarnya Mayoritas ulama' bependapat kencing onta tetap najis. Ini petikan fatwa ulama 
sebelah yang menghukumi kencing Onta itu suci dan boleh dikonsumsi dan dibuat obat : 


US log «Sgloril Ay yet alang le WII adam AI Iga 501 549 “Rb slg99 «db Jil Ja ul Hbd 9 


3593 959 AI 9D Ul «Sggll uc Gis plug Ale AU Kaka. 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&OptionzFatwald&1d-12472 


Berikut ini pendapat para ulama' tentang : 


KENCING ONTA 

1. Abu Hanifah, Abu yusuf, : Najis 

2. Muhammad : suci walau mengenai pada air yang sedikit tidak menajiskan. 

3. Syafi'iyah : setiap sesuatu yang encer yang keluar dari salah satu jalan dua hukumnya najis 
walau dari hewan yang halal dagingya. 

4.Malikiyah : setiap kencing hewan yang halal dimakan dan tidak memakan najis, hukunya suci, 
dan onta halal dimakan maka kencing onta suci. 

5. Hanabilah : kencing onta dan semua hewan yang halal dimakan hukumnya suci , kecuali hewan 
itu memakan najis, kalau tiga hari dikurung dan diberi pakan yang suci maka kencingnya suci. 
6. Zabadiyah : kencing hewan yang halla dimakan seperti onta suci, karena ada hadits (Y cuL 
Jaw sal ily bAI9) dan kencing hewan pemakan kotoran hukumnya najis. 

1. Ibnu Hazm : sumua kencing hewan najis tidak boleh dikonsumsi, kecuali dalam keadan 
dhorurot. 

8. Imamiyah : kecing onta suci 

9. Ibadhiyah : kencing onta najis, 


Y Jill sloll 48 289 Jl cus d dl Lesl “050 JU89 Gusi Lil »Sawgg sala Gini gol JB 383 « Ll si lol 
dls US Slgu ya abal! Sal yo RS Bil JS Asik Jatag . (B)ule lau al lo dio Lgiyg db 
IN ayam Sasill sis AJ Isl dls ASI alu lo Jas ol Ala S49. (9) Y Al HUI JaSlo ulas Yo 
le)918 dwloull ISL US II NI pas anal JS log JA Jos bla Sisa. (10) sal Ll98 JSYI dislo 
b Jas ul Sy3 Awjlla . (WM) Lab Lg yo Lal NI Led USBN all Bb LSI yo Casio UB yuli 
ui UdaJI Js29 (JoNls isdla pdl Jow yul) #lullg Dll dc Agil pal NIS al S3 12) 
Lil up gl sanad Ipa gl anal JS, la sll s8 gl Ulil clan JS 0 AS Jadl 1Jais a55 ala 
bs yulac gl &95 al oLSI al ls d9.sAl NI aa ar ulpuks Aoa Sip Y gl anal IS H1 
db SAI Jo ul 198 dolodls. Ae aa aa Ja XI Dludllg do lelall 38 UlusI 15,39(14) 
Al ada cw VI Cu Ulang UlwiNI yo bella Jaa Ul USS Sl yui HI Jo ul Hug2 dmSUNI3 
CS Joy SSS Uu olowu plug Gue (15) . 


KOTORAN ONTA 

Mayoritas ulama' menyatakan najis, 

1. Zaffar: kotoran hewan yang halal dimakan suci 

2. Syafi'iyah : setiap sesuatu yang encer yang keluar dari salah satu jalan dua hukumnya najis 
walau dari hewan yang halal dagingnya termasuk kotoran onta. 

3. Malikiyah : setiap kotoran hewan yang halal dimakan dan tidak memakan najis, hukunya suci, 
dan onta halal dimakan maka kotoran onta suci. 

4. Hanabilah : kotoran hewan yang halal dimakan suci 

5. Zabadiyah : kotoran hewan yang halal dimakan seperti onta suci, kalau pemakan kotoran 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4161 | 


hukumnya najis, 
6. Ibnu Hazm ad dzohiri : kotoran onta najis. 
1. imamiyah : kotoran onta najis 


- Al mausu'ah al fighiyah : 


Jsias. (16) sal doa JS lo 9) 1535 Jl89 elolell dole sis dwi Lgil "lis NI Jotu3 l9 NI lol 
S9 Jl ul #GSIloll S 39. (17) olga id JeSlo « ola uo wall K0 RS b Sy | dundla 
d9 bil gl Lir Las Sail lie UB Twbal SAkull ay Jl ISI Jab sadly LN JSYI Hn 2S 
Oblsedla JA da3 ol Kaul Sus, (19) sal Sau SIJI lgi Yg) ul Abliall 5.49. (18) 
sabllg sll ueis doll JlsisYl 3 lola Alis dl J3 Lusi lab 3 US JS wi 5. als HsSlall 
dumos las dll Il wig Di Gl S HUI 45 el Sg. (20)as Lalu A54 M8 ale wulS lac Jl 9 
duoloNl J9. (AAN 5L Agus old le ol lai AI GX Aua5y lo JS9 AilSo9 Uli9 Ula maa Yo: 
dn Obell Ud yuni HA Hg) ul 
http://elazhar.com/feghux/2/33.asp 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/697064216983056/ 
www.fb.com/notes/930410846981724 


LINK TERKAIT : 
2969. HUKUM MEMINUM AIR KENCING UNTA 
www.fb.com/notes/731333733556104 


3936. AIR MANI HEWAN SUCIKAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Khusnan Assani 
Para ustadz tolong dijawab ya, apakah mani hewan itu najis? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Hukum mani selain manusia ada 3 pendapat : 

1. semuanya suci kecuali maninya anjing dan babi, karena mani tersebut keluar dari hewan 
yang suci dan diciptakan darinya yang serupa dengan asalnya maka dia menjadi suci 
sebagaimana telur dan maninya manusia. 

2. semuanya najis karena mani tersebut adalah sisa makanan yang telah berubah, dihukumi 
suci dari maninya manusia karena kehormatan dan kemuliaan manusia, dan ini tidak 
ditemukan pada selain manusia. 

3. hewan yang halal dimakan dagingnya maka maninya suci sebagaimana susunya, sedangkan 
hewan yang tidak halal dimakan dagingnya dihukumi najis sebagaimana susunya. 

Pendapat yang ashoh adalah sucinya mani semua hewan kecuali anjing dan babi serta keturunan 
dari keduanya, termasuk ulama' yang menshohihkannya adalah syeh abu hamid al bandiniji, ibnu 
shobag, asy syasyi dan selain mereka. Sedangkan menurut pentashihah imam rofi'i hukumnya 
mani hewan najis semuanya secara mutlak. Sedangkan pendapat madzhab adalah yang pertama. 
Wallahu a'lam. (Di) 

- kitab majmu' (2/574) : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4162 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JSI 1pio NI Alb goal : (boss! ) agl BI A3 yoo 18 pie lol ) : wdles dil a02, ioall JB 
(Lobillg ) samdYI gpiog yAwIS Lal US$ akal Jin dio ly 2D Ula yo RE VI: ya : 
xagy Y Ibag « dio 159 dio sal yn02I 0 Molau S3 loilg « Jesiwall alel Jg33 yo BN: yes Boa 
| WnS yui Aiod doa JS log « WS pal And doa JSI lo: (WWl9 ) ouc ye). 
adab € 99 se5iSII9 HSII 4 gal boleb RuoAl9 « ddlb leliNdg Goggiuo Ag od@ : ( Raddl ) « 
BD 489 suilidlg E baal yalg sowdullg Solo gol uidl bubu D1 a09 

WII sio lol . J9Nl Wd30lg lo dll 9331 JI ann09 Hn ll Amil 99 Soo lal9 
Cinodll 4 2x0 bS MSI ML « lodrsl yo Jsi og w5iJIG . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/929031287119680/ 
www.fb.com/notes/932413183448157 


4067. HADITS HARAMNYA MENYIKSA HEWAN DENGAN 
DIBAKAR 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Cakman 
Assalamualaikum. Ada yang tahu hadist. Bahwa ygan berhak menghukum dengan api hanya 
Allah, jare guruku ada di Riyadhus sholihin, tolong yang tahu tuliskan Mergo ra duwe kitabe. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb . Berikut teks bsa 


T--9 


Je Ep APA TAN ra AN AP AANG SAE TANTE 
Ul alas gili 253 Ya Tales Has Ulas 333 V3 UK) lan Gas Wl53 USS Gibib ji 
JB 5 ls 9x9 353 So JB BU353 8 Ji d3 sisa Lal 53 195 bala 0D 259 yo JS alay le 

SBI S5 NI SL Osag Ol sang Y dil 


Telah menceritakan kepada kami |Abu Shalih Mahbub bin Musaj, telah mengabarkan kepada kami 
(Abu Ishag Al Fazaril, dari (Abu Ishag Asy Syaibanij, dari (lbnu Sa'dJ, telah berkata selain Shalih, 
dari Al Hasan bin Sa'd dari (Abdurrahman bin Abdullah| dari fayahnyal, ia berkata, kami pernah 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi 
untuk suatu keperluannya, kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu 
kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan 
sayapnya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berkata: "Siapakah yang 
menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya." Dan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kelompok semut yang telah kami bakar, kemudian 
beliau bersabda: "Siapakah yang telah membakar semut ini?" Kami katakan: kami. Beliau berkata: 
"Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan Penguasa api." 

Sumber : Kitab Riyadhus Sholihin Hal : 329 ,Hadits No 1609 dan 1610. | cetakan Daar al kutub al 
ilmiyah - beirut | 


Dalam : 
bosig doll is Ulaas JS 89 pWb was ai UL 


www.islamuna.info 


HEWAN (463 ) 63 


Bab Haram menyiksa dengan api pada semua hewan sehingga pada semut dan hewan lainnya 
Juga dimuat dalam beberapa Kitab Hadits,seperti dalam kitab : 

- 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud 

- Syarh Al Zargony 

- Syarh Misykatul Mashobih. Wallohu A'lam (Rz| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/9397439827150771 
www.fb.com/notes/939936792695796 


4246. HUKUM ADU AYAM 
PERTANYAAN : 


» Sahril Meen 


Sale pdhal 
Mau tanya kg, mbak, gus, ning Saya punya ayam jago dua kemudian saya iseng menggulatkan 
kedua ayam tsb bagaimanakah hukumnya, mohon disertakan i'barot. Syukron 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Wa alaikumus salaam. Hukum adu ayam itu Haram. Menyabungkan binatang adalah tindakan 
menyakiti yang tidak ada faedahnya dan semata-mata hanya menuruti kesenangan. 

- Nail al Authar juz 8 hal. 99 : 


3 JB (pile um uin obill US) J3 dc ag Ji Call 4 LAL ad MUI UN gile ligd Ulswl bls 

Jl eal jala Olla Ann Lang ab33 al JAS got aan el SENI 1 asal Amel 

Ji is usa Ld Ubeilg Wb gad AdUI Ail yngill Ang nuno A Jl pilgall yo JSI Ic by sLENI 
LUS »,20 


- Hasyiyah al Bujairamiy 'alal Khathib juz 4 hal. 349 : 
a33 Jd y09 di Sl Jd GX 0 yaa yo Lal lagi sALSII daloling ASonll As jlgog JNSII ade 392 YG 
Jbal DI yo Lu lagiN sy El og Jab ale Yg pgagia WI aed wu bal 
- Tuhfah al Muhtaj juz 10 hal. 216 : 
UAN 9 ISI, Soya uw uiw oil swalall JB LS Aa 5u9 susi Ole (Jl yALSII gam alkulla Jap 
Al .lpale mWl 059 gsdll US 9 do dl slXI 0H0 Ic @llg al albug sg ll 
2 Anake Garwane Pake 
Dan sesungguhnya haram akad adu domba dan adu ayam secara mutlak karena merupakan 


perbuatan bodoh dan termasuk perbuatan kaum nabi Luth as. yang dibinasakan Allah sebab 
dosa-dosa mereka. (Albajuri juz 2 hal. 307). Wallohu a'lam bis showab (NN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/951194894903319/ 
www.fb.com/notes/962010793821729 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4164 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4252. MEMBUKA SANGKAR BURUNG ORANG LAIN 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 

Assalaamu 'alaikum wr.wb. Burung kabur. Ada seseorang yang dengan sengaja membuka 
sangkar burung milik tetangganya, selang setengah jam, burung tersebut keluar lewat pintu 
sangkar yang terbuka tersebut kemudian pergi entah kemana. Pertanyaan : Apakah orang yang 
membuka sangkar berkewajiban menanggung hilangnya burung tsb ??? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Kalau tidak langsung kabur maka tidak wajib menggantinya. 


Silbullg ola : 
AI las kale Ul 96 lb pi C8 ola £ ios JUNI G8 j3 Jis ye luaii ad : Laiog 


2 Mas Hamzah 

Nggak wajib menanggung. 

1. Jika ada seseorang yang membuka sangkar burung kemudian menggoyang-goyangkannya lalu 
burungnya kabur maka dia wajib menanggungnya, hal ini sudah menjadi ijma' karena dia 
memaksa burungnya untuk kabur, 

2. Jika hanya membuka saja maka menurut pendapat yang adzhar jika langsung kabur maka dia 
wajib menanggungnya, namun jika tidak langsung kabur, misalnya ada jeda waktu walaupun 
sebentar maka dia tidak wajib menanggungnya, karena burung tersebut terbang dengan 
sendirinya. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


- kitab al hawi kabir (7/208) : 
bas lagiN £ you J La si 46533 jilb uc Load R3 al « Gls Ja da" : ul da2) seoul JB : dlu 
Jlosid «ale loo 8 JS ul Lilo wall H39 bb JI J5 am Luh Ul: lada 48 Ul adl." Ubi 
domaloll 00 Hull 
- kitab mughnil muhtaj (9/119) : 
OLI adl old VX 4 So oglal JB lo ElosAL (dos) JUNI 98 (lb dg silb uc Lois A3 go) 


saiu Ill 98 lab VX «(yoo Jul 8 lb IS ul BAG all de al Ula ) dl ol S5 
dyliSb osn 999 ay Mil ab YA $ Giousy (NO lb Ai A83 Ula ) 0 abuuu 


- kitab tuhfatul muhtaj (6/12) : 


uls ) modXI OSIS Jall adl old VX £ Lolos! D (ad) Al (Slh3 asud3 Lilb ye Lois H3 Yo) 
$ malioll agl93 J9 d ubity dye (Ai3 JB Ul all (Jl ad sb ul af bd all de masi 
AA 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/952115931477882/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962020103820798 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4165 


4261. HEWAN AIR 
PERTANYAAN : 


2 Durotun Nasihin Elfasandany 

Assalamualaikum sedulur kabeh. Saya penduduk pesisir laut dengan aneka ragam ikan yang 
dihasilkan dari laut. Waktu di Madrasah dulu saya pernah di ajarkan hewan yang dilarang 
dimakan, diantaranya karena hidup di dua alam (darat dan air), masyarakat mencontohkannya 
Kepiting/Krustasea (yuyu, wideng, kepiting, dll. kalau Rajungan boleh karena hidupnya hanya di 
air). Ketika SMP diajarkan tentang alat pernapasan makhluk hidup. Kebanyakan makhluk hidup 
bernapas dengan Paru-paru (manusia/mamalia) dan Insang (ikan). Pertanyaanya, seperti apakah/ 
kriteria hewan dua alam yang dilarang dikonsumsi? Karena Manusia bernapas dengan paru-paru 
dan hidupnya di darat juga bisa hidup didalam air walau hanya beberapa menit. Sepeti halnya 
Paus dan Lumba-lumba (ilmuan mengkategorikan mamalia bukan ikan karena menyusui) yang 
hidupnya di air dan ketika didaratpun bisa hidup karena pernapasannya dengan paru-paru. 
Begitupun Ikan Lele dan Gabus yang bernapas dengan insang namun punya alat bantu 
pernapasan yang dibebut Labirin sehingga bisa hidup didalam lumpur sekian bulan walaupun 
tanpa air, juga bisa hidup didarat karena punya cadangan oksigen untuk beberapa saat lamanya. 
Sedangkan Kepiting bernapas dengan Insang namun ketika didarat bisa hidup kerana punya 
cadangan oksigen dalam cangkangnya untuk beberapa hari. Beda halnya dengan katak/amfibi, 
bernapasnya dengan paru-paru (setelah dewasa) ketika didarat dan dengan kulit ketika didalam 
air.Maaf persoalannya banyak, pertanyaannya mah satu. Saya ucapkan terimakasih atas 
kerjasamanya 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Hewan yang tidak bisa mati oleh air ada dua macam : 
1. hewan yang hidupnya di air dan ketika dikeluarkan dari air maka hidupnya sama dengan 
hidupnya hewan yang disembelih. 
2. hewan yang bisa hidup di air dan didarat. 
Penjelasan : 
1. Macam yang pertama contohnya adalah ikan dengan berbagai macamnya, hukumnya halal 
dimakan dak tidak perlu di sembelih baik dia mati karena adanya sebab yang dhohir maupun mati 
sendiri.adapun jika ikan tersebut bentuknya tidak seperti ikan pada umumnya maka ada tiga 
pendapat yang masyhur : 

a. halal mutlak, ini adalah pendapat yang ashoh 

b. haram. 

C. jika bentuknya sama dengan hewan yang halal di makan di daratan maka hukumnya halal, 

jika tidak maka haram. 
Jadi berdasarkan ketiga pendapat tersebut, jika ada ikan yang tidak ada bentuk yang serupanya di 
daratan maka hukumnya halal.imam nawawi berkata : " berdasarkan hal ini maka ikan yang 
menyerupai himar tidak halal walaupun himar liar di daratan halal dimakan , ini telah di jelaskan 
oleh pemilik kitab as syamil dan at tahdzib serta selain keduanya. Jika mengikuti pendapat yang 
awwal, yaitu semuanya halal, apakah di syaratkan menyembelihnya ? ataukah bangkainya halal ? 
ada dua pendapat, dan yang ashoh adalah halal bangkainya. 


2. Macam yang kedua yaitu hewan yang bisa hidup di air dan di darat, misalnya burung air seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4166 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bebek, angsa dan yang semisal dengan keduanya, maka hukumnya halal dimakan tapi 
bangkainya tidak halal. syeh abu hamid dan gurunya yaitu al imam pemilik kitab at tahdzib 
memasukkan katak dan kepiting kedalam macam yang ini.dan keduanya (katak dan kepiting) 
hukumnya haram menurut pendapat yang masyhur. Hewan yang beracun haram secara mutlak, 
buaya haram menurut pendapat yang shohih dan kura kura juga haram menurut pendapat yang 
ashoh. 


Perlu diketahui bahwa jama'ah ulama' mengecualikan katak dari hewan yang tidak hidup kecuali di 
air, hal ini sebagai cabang dari pendapat yang ashoh yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali di 
air hukumnya halal semuanya.begitu juga para ulama' mengecualikan ular dan kala 
jengking.pemahaman pengecualiaan ini bahwa katak tidak bisa hidup kecuali di air, dan mungkin 
saja itu adalah katak jenis tertentu dan jenis lainnya.al godhi at thobary juga mengecualikan 
hewan nisnas (nggak tau artinya) berdasarkan pendapat yang ini, namun imam rouyani dan 
selainnya melarang untuk mengikuti pendapat ini .imam nawawi berkata :" syeh abu hamid 
mengikutinya ". Wallohu a'lam bis showab (NN) 


- kitab roudhoh (3/24-275) : 


Hojroll uc Atuc US dio 255| ISl9 « dd yausu lo! lamasl ? Ul clodi Alap Y SAI Ulu Jua, 
ST dorm gl Alat «il Kata Calo gang « Haus LAS A51 dl Hala Yg Jk 93 « Acelgil dawlk 
DX Ab | Bagir! Jowll 12910 le yu lo lag. Al Lis lo gl « suuall yo v2.2 gl elo Jun 
Siasl gu sal Ala) 939 «" AYI "9d pasal gag « lillao Jay : lesual  Jlgl Bi : Jliu . 5gl 
Dato Kb Hb Poslilla naale Shd ul rada aa 
adeg cab. Jis yabi Y lo Id ala . al « LS y3 cl is Y bag « Ji58 «elu jl 
cabe "9" Jolidl "Lala 4 2x0 « JsSlall yamg jas all 38 US Ula « alamdl aral lo Jay Y Ika 

"aelallg. bd usg. 


Koma duo Jas logout «GG? bas? lang dino Jas al 4 BSI bias Jah « gama lou lp 
Yg « dm LaS Jl gidg « ladgnig 59415 bull « elall sal ding » Laut sall 989 slall $9 yiuso lo : wali 
An Pe na na 
cdc ilang « Kasual Wc audi 2 09 » lebo3 pl 5 gl W1999. sgeuall lc Ulo 50 ladg 
oil. 


J3 983 « good ole ben yii « lal 13 VI Yui N gall Oil gull yo PAI Igiiiwl dclos ul del3 
USS ol &S0n9 » elall 43 NI Uus N lil elitiua dl IKA KuA0g . K0kasl9 « Wal Igifiuul ISS9 . gal 
d 329 wibg ll giiolg . ksul ang dls ade pull S all sud sasis g SS g9ig « IS g gu Lgio 

Joel dily . Sos gal gudl osclu : Ca. rcluo yo. 


2 Ghufron Bkl 


| Carol! 2x € gnal: 
dio 255 ISl9 « sloll 498 juga lo (ladanl ) ob. slall Sia YSS Ulguall ulat J3 (ASI lo) 
alga billan Jay Ja SAS NG Anu all dala Yg « JAS ggd Aolgib elowllS « aga Liuc Atu US 
Gil Sis Ub gl . dUS gl dual yo 26 gl elo pluoil gl 225 dor gl dlatuAS pal Luwu Ll 
bas SS JS AS « X al eloll a59 ade lab slguw 


Nk KB ale sala: 
JS 30 Jawlly . Aaiy ouicl Yg gali JB guugs0 lodoo gg alaial 48 JB (SL 2Jls cloud ) : J3 
So lo Sowll 09 AJI Aing Wo sasiSII D0 le Ily R0d0 uns pall M9 Wing US Ul 


www.islamuna.info 


HEWAN (67 ) 67 


lo Ritily sloll d9 ade lil lo Jong subiig Ci Al lo Saw LS G3 Aom Jaig 025 0 s9 dal 3 ll 
Aming ls Gul89 Ah 39209, m2 Al 


| ed Jiaaodl das! 
IMA SS Utus gl Topd0 yiuc Ma diuc KIS ub AS yua Lo paul Ulun All 33 JO MJ :Aluo) 
Sd ol Il ea oa 3 Ula ll 8 Ula USS VA lol cdils Alg9 pagu poL9 Ul Jebu SIG 
al lo wi Jail ul In dl 9d Ulas dc jau, 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/954074161282059/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962042357151906 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/306-halalkah-kepiting-dan-semacamnya.htmI?m-1 


4262. BENAR KERA ZAMAN SEKARANG KETURUNAN 
KERA ZAMAN NABI MUSA ? 
PERTANYAAN : 


2 Boedak Diajar Al Asfany | 

as yg WII dos 9 Sule Dul... 
Langsung ke pertanyaannya...dari manakah asal muasal monyet yang ada sekarang... karena 
monyet dijaman nabi musa sudah musnah? terimakasih atas jawabannya... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, apakah kera zaman sekarang adalah keturunan kera zaman bani israel ? 
Para ulama' berbeda pendapat apakah orang yang dirubah menjadi kera pada zaman bani israel 
dulu itu mempunyai keturunan ? terdapat dua pendapat : 
1. Az zujaj berkata, bahwa sebagian kaum ada yang berpendapat kalau kera zaman sekarang 
adalah keturunan mereka, pendapat inilah yang di pilih oleh al agodhi abu bakar ibnul aroby. 
2. Menurut jumhur ulama' bahwa kaum yang di rubah menjadi kera tidaklah berketurunan dan 
sesungguhnya kera-kera sudah ada sebelum zaman mereka, sedangkan kaum yang dirubah 
menjadi kera telah musnah dan tidak mempunyai keturunan karena mereka telah terkena 
adzab dan mereka tidak ada di dunia kecuali cuma 3 hari saja. 
Ibnu abbas berkata : kera tsb tidak hidup kecuali hanya 3 hari saja, tidak makan, tidak minum tidak 
pula beranak.ibnu atiyyah berkata bahwa diriwayatkan dari Nabi shollallohu alaihi wasallam dan 
telah tsabit bahwa kaum yang dirubah tsb tidak beranak, tidak makan, tidak minum dan tidak hidup 
melebihi 3 hari . 


Berikut ini hadisnya, shohih riwayat imam muslim : Rasululloh bersabda kepada orang yang 
bertanya tentang kera dan babi, beliau bersabda :" Sesungguhnya Allah tidak akan 
menghancurkan atau menyiksa suatu kaum, kemudian menjadikan keturunan bagi mereka. 
Sesungguhnya keturunan babi dan kera itu sudah ada sebelumnya". (HR. Muslim dalam kitab 
godar dari Ibnu mas'ud ). 


Kesimpulannya : 
bahwa kera zaman sekarang sudah ada sejak sebelum zaman dirubahnya kaum bani israel yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a63 ) 68 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


di rubah menjadi kera. Wallohu a'lam bis showab (NN) 
- kitab tafsir al gurtuby (1/411-413) 


Ain Ao jl 039 USS Ul 3s2y asi JB? atasi JB» ualsi ole Jai Ja #suumoll 98 elolell CAksls . 

SS bayeg sila ol Ula 4 dasi I Ega: psgo2ll J9. yul gp 4S gl yudi os 
G8 IL ng KE BB « Kalhallg Jasa aga UN $ Jas pel day pls SID SB All Apk eillg « clb JB 
SN Jai plg nu ala JS abg « pil GD 333 3 au jang Ad? yul al JB» bl B6 Sen kas 

SSI Uus X9 Yoni Ng ISL Ng « Jaa 9 Somooll « ul cui9 alus ale Al ak gull ye S9)3 : dubc 
K0 4d ? bsilg ol ye dlu ya abug ale dil al Jgiy Lusl ls Sing JB ul all. mal BY yo 
ag. elb Ja lgi sa3bislla id all la Das pel Janu lag Las gl log3 las ad dlu) : JB « Tau 

satll DUS 93 aku An SI «degan 3 WIL US 09 TUM Mo YA. 


2 Ghufron Bkl 


MS ual pai 
pel sala asa BN Ja ontel Tapa) duga dal 7 Tas talas Na, 
biro Uma! uy ode Lia» ? pil yul ul JB3. cb SI « mew33 4 UJI S Sei all Ok : yalsaa 
Mp GS «RSI yul Ual US - seillall usu - alun ey S00 Lir « drnmool Asy Ly Soo ya UI uc « 


J9. Ju Tauoll JS lo . IsSIb xi 33 83 Iglen8 Canadl Hd Igriel eyall JS le : JB « ya cal ye 
JB call BB NI yA US spy NI " Jatu saglimmny DS Al Aga ? alis cal 2 Jua 
Jawis lg Kutu Als JS Als «Abal HS 33 3 Tao YK Ala . 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/953816314641177/ 

4282. HUKUM MEMAKAN ANAK LEBAH ( ENTHUNG 
TAWON ) 

PERTANYAAN : 


2 Chah Lamponx Dhablex 
Assalaamu alaikum Wr.Wb. ustadz & ustadzah. Mau tanya halal kah memakan anak lebah?? 


JAWABAN : 


2 Akhbib Maulana 
Wa alaikum salaam wr wb, hukumnya Tafshil : 
a. Boleh dimakan apabila bersama rumahnya (gawar) karena sulit dipisahkan. 
b. Haram bila tidak bersama rumahnya (gawar tawon). 
241 04 3 wugulS 


Id yiio ASI SU 05an saus) FD Y 198 Joy Liu A00 JSIISI AgSB9 J5S alel Lon gialls gnJIISS 9: Anig 
dig 5 jalu JB ol dodit lillao Ayu Tag lenlog lau Aing 35 MN lillan Jay wulillg as 
Sg ol NI JNE 998 AB yotigl NBL pg gg Anas 03 utuall Jill aliog alel yo JgiallsailS9 
Lesu gllir J3 5 Lead ob yo aleulaS O ugu Ado SI abukugla. 


2 Ghufron Bkl 
Harom bila sudah berupa ulat / anak lebah. Wallohu a'lam bis showab (NN) : 


| V yo ilslidl du aa 
S Sal yan Dilan Ill Jul Cw 99 KS lo 2 fe Sha) alas d3 Liudl all Aing (lgolocg 


www.islamuna.info 


HEWAN | 4169 


aa aa IA Ea Ka bana es ea 
aga) D3 3 LS 


| | Buas 9 yoga luab : 
ASI Ou @ uaoi mus) ( RDI 59) Jay Luo (A20 JSI Isl dgSl89 JS alel yo Jail dgaJl ISS9 ) 
na 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/955151947840947 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969780389711436 


4316. HUKUM ANGGOTA TUBUH HEWAN YANG 
TERPISAH DARI HEWAN YANG MASIH HIDUP 
PERTANYAAN : 


2 Attur@ie Cmb Live 
Assalaamu alaikum. Apakah boleh memakan sebagian daging dari hewan yang terpisah dari 
hewan yang masih hidup, misalnya kaki sapi , tapi sapinya masih hidup. 


JAWABAN : 


? Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr.wb. Anggota yang terpotong / dipotong dari hewan yang masih hidup 
dihukumi bangkai, kecuali rambut dan bulu nya. 
- Al mausu'ah al fighiyyah al kuwaitiyyah : 
dai 9SII dugioll dc ga gol - oli! dc ga gal 
- Rb lo") alug le AI alao Jail AiioS 989 ol « ulas! yo Juosil lo « ul all dosll 98 slgindl H5 
ulas sll loko... dWl Jnoill de dldg Sl ) gol 98 Igalislg. (" du tng9 dus H9 Gougall y0 
Je UI Tugo ay KRS lg. sagll9 Gosallg padi NI belon! doi 3 lo JB 99 do USb3 UB 
ab Mo53 dlsb Jis « uls «Sal WS osl jala di Laku 


http://islamport.com/w/fgh/Web/3441/14387.htm 


- al mustadrok | 
909 AS D9 dnugall 50 R3 lo - dagbAl DLS - sal dc Jari - SI... 
Luo 999 dus K9 dongall u R3 lo 
5 PSS 3 WIL MS 3 de Lis «yu dWI Ailsuul op Jaclowal Li « Soligull 3050 Ly 050 7485 gl La 
v9 AWAS WI 59 yaWl US : JB. all 89 gal 4S «ola us eos uc « dal ya 3 Li 
agus akug Ulg aule Al adan adl 238 lad3 dd Jl Leio glosug Li aSLS aidll OLI yoslaia9 HN dotuul 
| 2 Emo 93 A3 9 dougall yo Bh lo": Ji dl yo", 
SoasJI duga sal yo «ol xx sloc uc «alah 5 uc Ji Sg ola Su Ala Slim TuHM0 Lyan ha , 
cc Jl gus) 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


- Syarh bulughul marom : 


doll doll row jl Rgall "sia ala Al all Egb 0 yo 
- gd is 09 dongall 0 las lo) - akug le dil oo - yul JB JB ic Al 5.5) wall lg yul uc 
closed! ISS9 SSr0Jlg dgls gal asal cusaJ! Ia Abad dim 9 SS0 jig Hgld gal al. (ar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4170 ) 70 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


vr alba yg pul 1 M3 US Old 3 Ul US ya yas MS CSS yo pd S9 adiiiall UlS 48 s9 JI 
ld dl DAA le sll « ol al Id mug .- alag le Al al - sll 00 mall 3819 yul ye pl 
uls , lgi yo Lgdatis Ts 93 ill dll ugsbiag do d9 JAN dota ogsbots Lali 39 duaoll a38 
Al calo - soil a33 IS yo 9d pe) , lekat yo gbi JII cw web II migdl Ala INI doiual 
3,9 @l, - alug Sule AJI oluo - sal y0 Id9 Lb0 983 GAJI 0 Ul bo ol oasls dls - alwg Sule 
dizall JSI uli Haii s9 Nai Ul gb. 


http://shamela.ws/browse.php/book-147/page-83 


? Mas Hamzah 

Anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup maka hukumnya haram secara ijma', 
dalilnya adalah sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam : “Semua yang dipotong dari hewan dalam 
keadaan masih hidup adalah bangkai”. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majjah), wallohu a'lam. 

- kitab al mausu'ah fighiyyah (28/130) : 


dial Lela Gin IS IL OLI gag 2335 Blu Il US All yag | Iiia6 do GUO Ko ae) ISI 
(Gia 383 io 2b3 3 GS 909 dougall S0 Rias Ls) : dg ale Ul db" 


- kitab syarah nawawi 'ala muslim : 


Luo 399 9S Yo owl UN £ usalwall Elosb al3 83 lod Di Adi 4 dl UB Salaioll aludl ISD lolg « 
ukm IS G9 yoga CydS A93 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/975814539108021/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/976628629026612 


4331. TIPS CARA MENGUSIR TIKUS 
PERTANYAAN : 


? Ata Rang Robin 
Assalamualaikum wr wb. Kyai dan nyai, ada gak amalan atau do'a untuk menolak tikus di sawah, 
biar padi tidak dimakan tikus. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb, cara mengusir tikus : 
1. ambil kotoran srigala kemudian bakar di sawah yang banyak tikusnya, maka tikus akan lari 
karena takut baunya. 
2. setiap jum'at bakar warangan kuning maka tikus akan pergi atas izin Allah. 
3. ambil serbuk kikiran besi campur dengan tepun atau roti , atau roti dengan minyak samin dan 
letakkan ditempat yang banyak tikusnya maka tikus yang memakannya akan mati dengan izin 
Allah. Wallohu a'lam. 
- kitab ar rohmah imam suyuti halaman 177 | 
sal al 
Sai yo u90n al US y Sg WI h) Ssh 
alba dil ya Usabiti pg JADI Buy IL dsn JS 93 LA 
Wo JSI yo UB Lag S0 99 Asn219 s0mu 3S gl 45 R0 gl HSNI 20 Alalsig amal al .4 yo SS 


www.islamuna.info 


HEWAN Daan ) 


ol des dll IL go 


2 Moh Ilhamudin 

Atau stiap pojokan di bacakan ayat kursi 40 x, Insya Allah tikus aman terkendali BI IDZNILLAH. 
Walloohu a'lam. 

NB : Warangan itu bahan yang digunakan untuk melapisi permukaan keris, coba cari di toko 
penjual bahan kimia. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/977720422250766/ 
https://m.facebook.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/4331-cara-mengusir- 
tikus/980446928644782/?refid-18 


4383. HUKUM AIR SUSU DARI HEWAN GHOIR MA'KUL 
(HARAM DIMAKAN) 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 
Assalaamu alaikum wr.wb, susu hewan yang haram dimakan dagingnya, hukumnya halal tidak ? 


JAWABAN : 


2 Yai Abdullah Afif 

Wa'alaikumus salam wr.wb. Hukum Air susu dari hewan yang haram dimakan dagingnya adalah 
tidak halal (haram dikonsumsi), karena termasuk najis. Wallohu a'lam. 

- kitab Kasyifatussaja halaman 105 : 


Jb 9d Jiwo yana! SI pal D 3ngll itu 19839 UbNI yalS 0d sae JS Y lo Gal Hune oli 
TA Kab Cilal ab 


2 Ghufron Bkl 
Hukumnya tidak halal, lihat kitab Raudloh al-tholibin : 


awal le mad yo Jalbg «yuni Ula! Yg yui « Ela2L pall UsSlo yo ya cal ola. 
| | d9 Al Kal su LSI. yaa 1 J9 . 
cal UB « dWiNI lol3 . yAlb ? S53luNI J3 . mual ale yuni du, Pn 
A5 gal! Asal yo SSI Ul9 SO) dai «oa ae LSI xgo ol (17 110) « lego au Asli yo 
lab yg HS U B3 SAI Kupu! « Ula al ag IS Ul JS. 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Kasihku 
Idem, Tidak halal, lihat Kitab al-majmu' syarah al muhadzab : 


Lanagg AG Kap ang « 3 5 ya Wi 9x5 
3 (Lawa YA Lk Sal, ea | ghak Lay al Yasa en) Ia AA Key kog mana Ip! NN Aga): Yaa 
Ju bh) AS) Uya Jala jl UU I gllas j3 | Iklan ga ka 3 AH, SG LL Slaa Hai. sah Isa sad AI La ey SJ 
Sat Sa ye Ula UAS 1 Gia AN KA Sa maa ir ). 
TS) daslall 
(Ao) Will Doang Tilala (saat ) bol laa SlYad slh) glliia gd gllltile gE2 pal uary Uuranga gen yal « 
laa YI 9 Amma! Sula YI gal Yaa yUs 158 9 
( Bin pa ys Ly Isl isap) gilai gl AI Imaaual Ng Saga AYial 3 , 
( (EU NIA Ly Yaa, ola) Aa Kadas 3 A9 Makna gaya (9 yA Dar Yy al Y tag Ulas Ika aS,, SG Yasa, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4172 ) 72 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mali GA Sangga 6 gita aa yA Ii Wa 73 PAS 0 Hp Sip Una gg pASI2 Kal para deg IIA) Silin Wala ya Adlel 
| IA go alie AA Laga ae cadang Ab bla) 6 lia AS ai Ita Nay 

NS) at jd SJ Uda bg alan do Salitt hn Sila Iluls laralp Uanslagy ooh, Jagi YA «BJ Up gali do Roy an ya 
Way: ISP alat Ula lu Yaa Y Siaga Alay Bali yo Sasak Ly Ag g Jala yamg bt RA | 

(Wol ) 1 dago mali) Us glikss lala 58 Sg yak SE pile llkanya | 102588) Wana goo 1 inluiel e SU NYU LA : 

Jala 75 ga IS) Klawaa akJ Dm « gan II ala yua lag msh « pinlusa sll giaa gal gd « Aluy Alil ag 58 3eJ aa 
(bl ) AU AA 3 ay Jl 3 ( Lega II J onab tali Lani Gilang Aa PA: 

Sa yaah « yA Dar Ni 5 kluwala : «Ya al ke apa « YA matah Ala klas Us gann dea XI NEO ah Hal jare 
8, AR ): Isa Jala y gam 9) and 
sya (SBU) Jala) Yang jama Y SA gia 1 Sina! ly di Y 

alas SI ji AS ge UAN Gl gali ya Jaa ol ai US 6 pn jiAIN SIN JR gay AEDUSI ? Ulang AB 6 AYI oa US 


KU) 


LINK ASAL 
https://web.facebook.com/groups/piss.ktb/976711099018365/ 


4481. HUKUM MEMBUNUH TAWON / LEBAH 
PERTANYAAN : 


? Nopi Darto 
Assalamu'alaikum.. ustadz.. kalau saya membunuh Tawon / lebah dengan sengaja, Apakah 
dosa..? Padahal tawon, lebah tersebut tidak bersalah.. Terimakasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam, tidak berdosa, tapi sebaiknya jangan dibunuh sembarangan sebab 
membunuh tawon hukumnya makruh. Lihat kitab syarah mandhumatul adab (2/67) : 


S5Jl nc 455009 d-lo usg yaly culg kite al ND) Sos aloXI AYAT Sg, lal JSI ai abi! IK AS59 
(omallg adagllg « Alaullg Aloll Ji uc Lagi j alug Wc AI Kalo guill Ul lagic AJI yu6) uubc ul uc 


Maha el ar SSS ae ai dekan 


2 Isim Sabek 


adi ca 0) 71 kan yak ana) 20 Uya 3 5 ama UM 1) ma UM Ny EA 0 la Salon Tits ya LM (IL, Ma ola 
sada SG SJ Le AI Wa gl Ikiala giaa agama gia ya 4 


Telah menceritakan kepada kami “Abdurrazzaag : Telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar, 
dari Az- Zuhriy, dari “Ubaidullah bin “Abdillah bin “Utbah, dari Ibnu “Abbaas, ia berkata : “Rasulullah 
shallallaahu “alaihi wa sallam telah melarang membunuh empat macam hewan : semut, lebah / 
tawon, burung hudhud, dan burung shurad” (Diriwayatkan oleh Ahmad 1/332). 

Hadits ini shahih. Diriwayatkan pula oleh “Abdurrazzaag no. 8415, Abu Daawud no. 5267, “Abd bin 
Humaid no. 649, Ibnu Maajah no. 3224, Ibnu Hibbaan no. 5646, Al-Baihagiy 9/317, dan yang 
lainnya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/permalink/1048546665168141/ 
www.fb.com/notes/1053722071317267 


www.islamuna.info 


BAB 


SUMPAH & NADZAR 


(aza ) 74 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


20 SUMPAH & NADZAR 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumpah 
dan nadzar 


0420. BAB NADZAR 
Oleh Mbah Jenggot 
PENGERTIAN NADZAR 


Nudzur adalah bentuk jama' dari nadzar, berasal dari akar kata indzar yang berma'na takhwif 
(memberi ancaman). Nadzar secara bahasa adalah janji secara mutlak baik berupa perbuatan 
baik atau buruk. Sedangkan menurut syara' adalah mewajibkan diri untuk melaksanakan suatu 
gurbah (ibadah) yang bukan fardhu 'ain dengan sighat tertentu. Nadzar hanya berlaku pada 
ibadah sunnah (seperti shalat/puasa sunnah) atau fardhu kifayah (seperti shalat jenazah, jihad fi 
sabilillah, dll), sehingga tidak sah nadzar pada ibadah fardhu “ain (seperti shalat 5 waktu, puasa 
ramadhan, dil) atau yang bukan ibadah, baik pekerjaan mubah (seperti makan, tidur, dll), makruh 
(seperti puasa dahr bagi orang yang khawatir sakit) ataupun haram (seperti minum khomr, berjudi, 
dll). 


2 0-0 - 0 “ 22 33 0 AN 8 OcOow oo... can 0 0 Koe 
8 yaa Hail oya cablel La 3 dala AL OP di oya obi Il KA ya ERA Ly 


"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat dhalim tidak ada seorang penolongpun baginya." (AS. 
Al-Bagarah : 270) 


Kalau sudah bernadzar, kita wajib melaksanakannya. Rasulullah saw. bersabda : 
9 Sole ya al menang NBA Lang OS ga 3 danbaah DI alar OB Uya Syo AS JG 1G Ya) Lado ye 
— | | | | doll Age 
Dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa bernadzar untuk thaat 


kepada Allah, hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah, 
maka janganlah ia mendurhakai-Nya”. (HR. Abu Dawud, Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah) 


PEMBAGIAN NADZAR. 
Nadzar terbagi menjadi dua : 


1. Nadzar lajaj, yaitu : nadzar yang berupa anjuran pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu, 
atau pencegahan dari melakukan sesuatu atau karena marah dengan mewajibkan pada dirinya 
untuk melakukan sesuatu. Misalnya : pernyataan “jika aku berbicara dengan Zaid, maka aku 
akan berpuasa satu hari”, dalam pernyataannya “jika aku berbicara dengan Zaid” bisa karena 
didasari marah kepadanya, atau ingin mencegah dirinya dari berbicara dengannya atau hanya 
karena ingin mendorong dirinya untuk berpuasa. 


2. Nadzar tabarrur, yaitu : nadzar yang tidak digantungkan dengan sesuatu apapun atau 
digantungkan dengan sesuatu yang disukai. Misalnya pertama : “aku nadzar puasa hari senin 
dan kamis” , contoh kedua : “jika aku sembuh dari penyakitku, maka aku akan bersedekah” 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR (4175 ) 15 


Syarat-syarat nadzir (orang yang nadzar) : 
- Beragama islam (khusus untuk nadzar tabarrur, sedangkan nadzar lajaj tidak disyaratkan 
muslim). 
- Atas kehendak sendiri (bukan terpaksa). 
- Orang yang sah tasharrufnya (baligh dan berakal ). 
- Memungkinkan untuk melaksanakan nadzarnya. 


Maka tidak sah nadzar anak kecil, orang gila, dalam keadaan dipaksa, melakukan perkara yang 
tidak memungkinkan untuk melaksanakannya seperti nadzar puasa bagi orang yang sakit parah 
dan nadzar orang kafir (khusus nadzar tabarrur) 


DENDA BAGI YANG TIDAK MELAKUKAN NADZAR 


Nadzar wajib untuk dilakukan dan bagi orang yang meninggalkan : jika berupa nadzar lajaj, si 
nadzir boleh memilih antara mengerjakan apa yang dinadzari atau membayar kaffaroh yamin yaitu 
: mengerjakan salah satu dari tiga pilihan berikut : 


I.membebaskan budak muslim, memberi makan 10 orang miskin setiap orang satu mud (£ 7,5 
ons) 


2. atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. 


3. Namun jika tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga pilihan di atas, maka wajib 
puasa tiga hari. 


Jika nadzar tabarrur, maka wajib melaksanakan apa yang telah dinadzari (tanpa ada pilihan 
mengerjakan kaffaroh yamin). | Imrom Rosyadi II J. 

217-214/ cah 2 HUI 

Kama Unas PRA (UI 3 Leg Ob ga an Aa pil 

Oka pdl ya 3 BN AA AL Lane ya AA AI ES ya JS Ld ig ab jab 1 OLI adl plui 

Lal Glen jai any Ad HP. Gelas j Gelas. 

UI Aaj La camat 2 yo adi S3 tina BIUS 3 Aaja La Un BUSI 1 el li SK. 

sial alah OKI) ca yak Lah Snail 3 gdi9 6 JSI Co ii 3 DYI Ran SU bs. 

(456 ul 18 DU — ale BI Da II CA sa 

Jt s3) ON yee « Land G 5 got PT abs Li ga (G ay: Lama ( 062 ) sala sia) 

ob one HA ata SA AA ak gada dl 2 0 al eng ad « Ea Ga DJ € ea 

Tn EA GET Wo dd Kab IS SEN Mb LI lg ye WB Pi Jalal 


3 38 - 9 t2 0 Wo. ae 0 339 - AN pai 


AAA da pa BS CAN AI Sa Jade BO KU Ni 
ah oa ip BUS Uj kan ya (ino BIS yA AAS y 3 Pn 


IP PP) REA gp ala Ia Da gi AL Ah Ga Da Gi ab AN KU 53 A 
ya da Bt pa Kn Ah an Aga da Angle jie SB GA US Maa 
SA Se SE ab Lagi ly JR Bl GB goa LAN dy re Ae UI Wa. 


Ra Pu 3 9 


an ba Aa 5 ABI JBS (SIN ka (db y ob JL daa Al ja d Uagin Lama EA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4176 ) 76 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pad Boo A4 o- Oo 3 0. DA. 0 Iw & 0 0 LOW 3 0 & Lw, 2-9 o ”“ 3g 0 80.0 . N. 9 
Up 6 mini La oya Unaaly CB Aj SL Ea oya pil Ada SU ( dat AT ) ab tin ada gal 2g SJ OI 
"0 0 La EP & Ba Ka ya": 3 0w 5 HS £ aka 2.2... o- - AG o- £ 23 0-0 Pa pera 
A3 ce Jadi yag (an AA) AI Un all (9) aa kia mi Kn yp Laghalani Jl V4 Lagunya Gyat pama! Jl Jasa « 


“3 


3w 3-0. 02 


ea dadi ya) Haa An Lan AN US ot sena AT Da, Pi Hb og OT 
BEN Ia Aap IS Ie AS gann ia DS Lab) ur (em ly d 
JD G3 2 A ikat aa La 2 IS (Ale gladi Jan 3) A3 Aaj apa Il aye Pat ya IS 

KE Apar IA AI aa OI DS AA id ai Ga Ui, 


9 yna ria OLS Stiai (ASI mana Us 4 3gb SE Jah Lag aban pl Rabi Lesanas. Kari Giaa Gibi : Ai 


(CL NY BU (aa ot) 


22 9 Pan dr de dog 8 AW 3 Bee 2 00 38 90 -— 90 w - - 0 0 0 BL 0 Ion 8.90. .. 09 
abad pg DA yag Ca JS up ooh ama SAB 4 abon oa itb A13 3 pl JB. Ld KI 
0 &o-0 4 OLI 3 WA Ie 3 Ow Ion 20 Sue 3 “ 2 90w Ie 2. 0,8 PT Ta 3 2 .X. -0w 8-90 0 
do gkiad! GE j png 4 awan gal Feel AG La dlja Iakay 6 ob jI SB LAS KAIN 3 you Galah yag Hani JI pataal 


. 0. - 20 0 can Pa Hand 2. 90. 2 0g0 0g 0 w 0 Bon 2. 8... 9 O-e w- 30 8 A 
BSI Jaa LUH ml KAS Lonomsa LS Ol 6 Olagtll alah oya SI AI Gd aU LS IL OS Of Ale Gina! J pam 


HP Gak Ola) air BE apa 0 TU SN BA Pt ed knp MUI ih Ol lada adi Pp 
AAN NA pa (ALI Hy MU (Ay Ad (are ey db sll Aji El (ai sign) 


1 2 3 Ie 


ON Yg 3 too. » 0. 2... a... Bom 9-0 LM 2010 2 0 o 3.» al. ... 2. - w. 
JB 3 SPB BU aa TI Led er AI ba Ela li Salaseel Of Akmal! 1 BAG... Gogall pad c UI, 


26) 6 SLAIU alat B6 Lin IS Gd (GIU «ra Wikan Tab Ly Jual ol G3 Ian ng ada Lili) 
Jk ol ball «Kis (Jas BULal AT Ga wa ob al Jet NS Jas ella IL op disela 3 SL Al 
Up Donat VI (lah Joel Ad ON Ula ja pa Diy AAS RUN 3 AI NAS lah salto 2 bu: oyas Tor d 

2. 3Iwe 3 Pa 90 G 2 g IX 4 Ai 5 g - aa 8 


Let Yana NS ad adi Saja Oh 3 ASI aan AA Niy JAS Knana 3 SEN ABI S5 aU ih Lelad 
LM ne 0 0 3w .. Cun - 25 Pa 3 Kasi .. Ne He 0 0 TNO N 5 2 Pa g Dian 0. 
IIS dad KA aya AI eianas Ol Ana Ob pall Jatou MIS dad pdl pt Ol dj Anand! d Adlg «dai « 


20 - aw aan 0. 0. ce Su cg 3 S1. Wen 90 09 0-0 PN cad 0 o 203 0 8... 
API Sg NAS ad SME ma de Al silet Of da NIS dad jt Ol 1 Ogah 4 AI oya pas Ob Call, 


.w 


AT Oh AI JT aya ag SAN Sa Ai da JA Pn Oh pan NS Bias elu dis 


is Jab ali og AL tan AS SENI Ih is 3. 
(321 118) — AI BW da II ai sa 
GI AE aa BIN Wil AS RS gl (JUS ) La (PP cat Ga DS) AS Ga) 


Pad 5 -.. o- 9 WN o 3 - a02... 9 2 0. - 0-0 ... 3 0. #5. 03 
Coal 2 AE un) aja ii Co Aa daa JI Ca Lama Bp pa) st (3) SS Jl ja Jaa sep Uno 
rard 33 OR 02 w 2-09 WA 8 90 9 - 0. - SA 2 w . wa 9 - wa... 90 0. 
GARIS ) Amal Sling Lan ( Bp Lag La pe yaS ) Urat (9) UR Rear Ag pe 4 OLES LSG ALS bi « 
ca. 3 29 


II we Pend 0. w a00 39 - 3-0... 0 PN NI 0 0. 90 — 9 2. 0 
Bes pb MUSI) 1 lai Opal (bl RL po tj BUS) Ga del3 JS (OP JAS OP) Le Jila Salas jl 


red 0 20 3303 33-00 2... Ie 3 0. - wa 9 33 0 — w -.9 ee. 0. 9 0-09 3-20 “0 - Pad 
Ve Ji Aja Aaj oya LAS) IS daa AS BUSI dd ag SAI JUS de pada U Ot jade jadi 1 Aas. (CS Lama 


wd A2 0. 3 - 
- 


m3 pp AA ld AN SI Aa ca Kadi AAN ga ya Kel Ola ag 1 UB. NS j0 Pai La ln 
Uji PP ma am eh Medal dh SI ea dong Ala PAT ULai Ulu 35, « ssi Pp IG andi s 
aan yag Jaa SUSU MSI € Jay Us Ups Lal Us SI 
0593. Sumpah Pocong 
PERTANYAAN : 
Bintang Di Surga 
Assalamualaikum. . . Bagaimana hukumnya Sumpah Pocong. ..??? 
JAWABAN : 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR (4177) 11 


MASAJI ANTORO 


Waalaikumsalam. Sumpah dalam hukum islam dipergunakan sebagai penguat atas sebuah 
perkara baik dari pihak yang mendakwa atau yang terdakwa dengan cara menyebut Asma Allah 
atau sifat-sifat Allah, memang disunatkan saat menjalankan istilah sump...ah ini dengan 
melakukan beberapa hal agar sumpahnya dianggap kuat seperti meletakkan alguran, naik di atas 
mimbar, dengan semakin memperbanyak Asma dan sifat-sifat Allah dll. 


Berarti bila pelaksanaan sumpah pocong hakikatnya juga dapat berfungsi sebagai penguat atas 
sumpah seseorang juga sebagai pembebanan lebih bertanggungjawab bagi orang yang 
bersumpah agar lebih berhati-hati dan jujur dalam sumpahnya, maka hukumnya boleh bahkan di 
anjurkan. 

PS Bb Jl By US yg Gi Aaony 3 INI TMS ea Aellan Ol Ale AA SAN oya Ur Beli ym ( € P) 
Ang pay OLI UU Sadis Alah Sad Bel pr pad SI II eni SA 3 3 aib IY US Oya Las Y Volap 
O Soal pnya Ol Benda! ng ob Bale (PI Dj Of eyang daa) ol yeh die rakunaki 03 USU Sg Inedel pay mani 
AYI Og pada ops Ol Il dj eling MU Ie Bay cab Ilang Bl Boy dd plang 0 pu 
('anatut Thalibin juz 4 halaman 317 | 
Il By IS yg Tebeyy Yg) G2 Ily Aron7y Sby TSI) PAS Jlay Bb 3 daa Sala PAN cya (Cr Seni oya) 
Hb Cab Ie Sia Val Ie ola WI Bel ad Sandal SU celg dhla da laa 3S Ola day it la ol 
CI yg 
| Fath Al-wahaab 11/401 | 

0970. JANJI WAJIBKAH DITEPATI ? 


PERTANYAAN : 
Bayu Kalahir Kasumaningtyas 
Bagaimana hukum orang yang mengingkari janji ??? dan bagaimana cara menebusnya.....? 
JAWABAN : 
Kakang Kawah Adi Ari-ari 
ini ada keterangan yang menyatakan tidak wajib memenuhi janji bahkan tidak dosa 
JA SELAI Rio al C3 MN dh Setan al el) yA yag Lgllan Il Gang sj Ul de laa, 
al Aslan Kay LV GS) eiagad Ral S0) SI SI 9 Jamil SB ASP jl eat dil Jl lala AT, 
Ag SAS Dig map HAIYAS emang bea OP An Of UU Laka RSJ C3. jaya Aa oa AS Tia eta 
HL Tila A0jI OS Oly cat elag ag M3 
Ulama sepakat bahwa memenuhi janji kebaikan diperintahkan. Namun apakah itu wajib 
atau sunnah? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta 
kebanyakan ulama sepakat bahwa memenuhi janji hukmnya sunnah. Jika dia 


mengingkarinya maka dia meninggalkan keutamaan dan mengerjakan hal yang makruh 
dengan tingkatan makruh yang sangat. Akan tentapi tidak dosa. 


Segolongan ulama berpendapat wajib memenuhi janji. Di antara mereka yang berpendapat 
demikian ialah Umar bin Abdul Aziz. Imam Malik memilih pendapat ketiga yakni dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4173 ) 78 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyatakan tafsil. Janji jika digantungkan dengan syarat, maka wajib dipenuhi, Jika tidak 
digantungkan maka tidak wajib. Contoh yang digantungkan dengan syarat ialah : 
Menikahlah maka kamu akan aku beri uang. Maka jika orang itu memenuhi permintaanmu, 
engkau wajib memberinya uang. 


Ismael Kholilie 
Ada ikhlaful wa'di ada wa'dul ikhlaf. lah.. yang haram dan termasuk ciri ciri munafik itu yang 
wa'dul ikhlaf(berjanji tapi dalam hatinya dia berniat tidak menepati). 
Asy IS) y DAS doakan IA) Let Gaon Bid aja Alan dh OLS ega Aloe Ah SS sya) Vila OS Ad US ya gali 
Ab ole Ily yak Male IS) 4 Sales 


ge dan is pad eU de pipa Lb Jae ab oa sej DS jl HAN aje le ya y Anya de dpan y 
YAN gel pole ali GUI Sy yo de ya Le le Sp Ol y Uilta GUI sebal 


Kanjeng nabi saw bersabda : 4 sifat yang mana jika salah satu dari 4 ini ada dalam diri 
seserong maka ia termasuk munafik 

1 jika ia berkata ia berdusta 

2 jika ia berjanji ia ingkari 

3.jika ia melakukan kesepakatan ia cederai 

4 jika ia berdebat ia jauh dari kebenaran 
Komentar imam al ghazali : hadits ini ditujukan pada orng yang berjanji dan ia berniat untuk 
mengingkari atau ia tidak menepati janji tanpa udzur adapun orng yang berniat menepati 


hanya saja ia tidak bisa menepatinya karena suatu sebab maka ia tidak termasuk munafig. 
( sIhya' ulumiddin 3/130 |. 


1101. MELANGGAR SUMPAH AKAN MENIKAH DENGAN 
SESEORANG 


PERTANYAAN : 
Alkannas Sadja 


Assalamu'alaikum...Pertanyaan titipanimohon saran, masukan, pendapatnya syukur2 ada 
ibarotnya... Deskripsi masalah : Ada seorang wanita bersumpah bahwa dia tidak akan menikah 
kecuali dengan si A. Berjalannya waktu trnya si A menikah dengan wanita lain. Dan si A ini sudah 
merelakannya. Kemudian si wanita ini pergi ke arab untuk bkerja, dengan membawa poto si A. 
Dan poto si A ini disimpan di tempat2 yang mustajabah. (kabah, hijir ismail, tmpat jumrotul 
agobah, air zamzam, makam rosululloh, muzdalifah, antara sofah dan marwah) dengan tujuan 
supaya Si A ini ingat terus sama si wanita. PERTANYAAN : 

1. Apakah wanita itu harus menunaikan sumpahnya?? 

2. Bagaimana hukumnya menyimpan poto ditempat mustajabah dengan tujuan mahabah. 

Matur suwun 


JAWABAN : 

Yupiter Jet 

35, & EA Ai, Jas , Gb s Uh (224 :3 xl) (SN Lare AI Ijlami Yoh Its dit JG ixadl KEKAKEP 
Jr ir ha ea Io Ia LS Hn 9 IE S3 PO Ap 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR (4179 ) 19 


Sumpah hukumnya makruh kecuali sumpah dalam tho'at dan dalam tahgiigu amrin (dipengadilan 
MANA, yang En hukumnya boleh bahkan bisa sa (tergantung sikon) 


PAP d GS (user 23) dilas » (25) - Jaa Lae 3, Ah BI Gaan) AKU (As ra ob) 
Aa Sad KU di LAN aan IK 3 sei SI Ui G3 UI ali uni de Ula 5 
Ai Ja AA IR GRAN Gi Ia Ga ah Tip on Je Ju JUS Gd 
Pena 
1. Sumpah akan melakukan ma'shiyat atau meninggalkan kewajiban, maka wajib dilanggar 
sumpahnya. Konsekwensinya, dia berdosa dengan sumpahnya, wajib dilanggar sumpahnya, 
“wajib” kifarat. 
Pn aa 3 du) 
Bot ALA CA RA ca Jay Ang ama Jadi LAU Lok V3 PE PU UI ga ps! Isa 
JA say Dewa JG Wala APA) masya Aa Je Als ala Jas sa 


2. Sumpah akan melakukan atau meninggalkan yang mubah, maka sunat TIDAK dilanggar 
sumpahnya. yang no ini alasannya sebagai ta'zhiiman lismillahi. 


Is oh adi PA GUS) cam (des Ao aan) Ula Ss AN) Ab ts (yaaa 8 Sob 
Ag Sa ia dn Gp SKA mad ad 3) 
3. Sumpah akan melakukan yang makruh atau meninggalkan sunat, maka sunat dilanggar 
y gg 
sumpahnya. 


Prinsipnya, setiap kali sumpah dilanggar (mau sunat, wajib, haram), maka hukumnya WAJIB 
bayar kifarat.Adapun setatus hukum pekerjaannya tetap seperti semula, yang wajib tetap wajib, 
yang haram tetep haram dan seterusnya. | Albujairomi ala almanhaj 4/320 |. 


BEA Pp wa yi Jan JL AP IU Aina ALS RS) GAS Oy Uradl BUS G sen 1 Toral DUS Lio Ola She 
NIP GAS Bgn ea ya gl Ab S3 AE oya Ka Taka UKaa JS US Lama Bat plab) Jl Milo aads 

Ceri UN Lau CL Yg Gel ISU pan dj BY 32 jane OP See NY SI PASI JL Jaan Aniia, 

| Fathul mu'in 1/665 J. 

3 lelah By US Gmn yeslasil Aya suka 3 p3 UG SUS Ca oya Katy Unas BUS Ain Ola Gl ep 
Vino BLS 3 pet ASIAN JELAS Clgilakah B3 ya) ala VII BUSYI on Lead ASN, 

| Panah 4/365 |. 


Kifarat yamin... 
1. “itgu rogobatinmuminatin 
2. Memberi makan ke sepuluh masakin @ 1 mud 
3. Member pakaian / kain sarung ke sepuluh masakin @ 1 buah/lembar 
4. Puasa tiga hari 


Kifarat pada perkara ini disebut mukhoyyarotan awwalan murattabatan aakhiron. Artinya no satu 
sampai tiga boleh milih. Bila ketiganya tidak memungkinkan baru pindah ke no 4. Jadi jangan dulu 
ke no empat (puasa) selama tiga no sebelumnya masih memungkinkan... Maka terkait soal, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4180 ) 80 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahwa si wanita tidak akan menikah kecuali dengan si A, maka: 


1. Apakah wanita itu harus menunaikan sumpahnya? 
a. apakah sumpahnya sudah dianggap sah menurut figih, yakni dengan lafazh Alloh?Bila ya, 
maka berlanjut ke no 2... 
b. Status sumpah tidak akan menikah, apabila hukum asal nikah adalah mubah, maka 
sumpahnya (tidak menikah) boleh dilanjutkan atau boleh juga dilanggar. 


Ag aa Pan PKI IE LS Ia kenyal JG. 
Imam Mawardi berkata: keterangan ini sebagaimana dikatakan bahwa NIKAH hukumnya MUBAH 
BUKAN WAJIB. | Alhawi alkabir 9/31 |. 
Jawaban pertanyaan : 
1. diambil dari pemaparan perihal sumpah di atas. 
2. Bagaimana hukumnya menyimpan poto ditempat mustajabah dengan tujuan mahabah. 
Asumsi saya, termasuk ma'shiyat. Wallohu almu'in wa bihi nasta'in... Semoga bermanfaat 


1827. HUKUM MEMBATALKAN PUASA KAFFARAT 
SUMPAH 


PERTANYAAN : 
2 Abdullah Aziz 


Assalamu'alaikum... Mohon pencerahannya... kalau memang orang yang berpuasa karena bayar 
kafarat sumpah haram membatalkan...apakah ada yang berpendapat boleh menggagalkan.. atau 
andai meninggalkan apakah termasuk kata gori dosa besar? Trmks 


JAWABAN : 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Hukumnya sama dengan membatalkan puasa godlo romadlon, puasa kafarot jika krena sebab 
perkara yang di haramkan maka hrus segera di lakukan (faur) dan tidak boleh dibatalkan, tapi jika 
krena sebab perkara yang tidak di haramkan seperti gotlil khotho, maka tidak harus segera 
dilakukan (at tarookhii) dan menuru goul ashoh tidak boleh di batalkan. Sedang hukum 
membatalkan puasa yang tidak harus segera dilakukan (at tarokhi),ada dua pendapat : 
- pendapat pertama membolehkan, pendapat ini didukung oleh imam gofal, imam ghozali, 
baghowi. 
- penapat kedua yaitu menurut goul ashoh hukumnya tidak boleh di batalkan, pendapat ini 
telah itu manshush dalam kitab al um dan didukung imam rouyani dalam kitab al hulliyah dan 
ini pendapat mayoritas ulama. 


Membatalkan puasa kafarot jika karena sebab yang di haramkan maka hukumnya seperti halnya 
goldlo puasa yang harus segera dilakukan maka tidak boleh membatalkan. Sedang jika karena 
perkara yang tidak diharamkan seperti karena gotlil khotho' maka tidak harus segera dilakukan 
dan menurut goul asoh tidak boleh membatalkan puasanya. Ibarot: 


Se 0S Ol gan IE Ed oi de Lai OLS Ul Ola, Las po Gea Jie all ae Jl ORG JG 
Big 3 yaa! yag HP Yi ppm 3) UD 3 Shd 3 III alat 3 JURI A3, 3 (Mahi OLpr3 ALA 
jl Ig BI Ag PS adl Anjd daba3 jie Y ai gai MY SNI DS Cinta yag, AH 3 Ibg 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR | 4181 | 


AS SI KAI Ue3 Jai 2S ab mma Lg gi le SAI La pagi, £ Km PI Lah BUSI ae Uut 3 JU 
dl geri gas Uya aj gili le Klg JI bed plladil yag Cal Je Gsea JS Ika j1 JG. GlaN JII NIS 3, ALI 
SIS At Ie Lila ALI ae Lai! Orang W gagal gam d La yag AL de Karta 
VI Pa Aa  £ pai 

? Ibnu Toha 


Puasa 3 hari secara berturut-turut karena Kafarat Sumpah adalah WAJIB jika tidak memilih 
memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan budak. DALIL : 


(SAB Damar Uda 9 as Kab ra Ola Mike La Saslp 3 Sita PA Di ily O 
GI 2 Sai SL ai AT dy SL it Ga ph daa Lag dy 3) AP aa 
dya Sa 


Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 
bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka 
kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan 
yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka 
kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila 
kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan 
kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (AS. Al-Maa'idah 89). 


Sebagaimana puasa-puasa wajib lainnya, maka HARAM / DOSA BESAR apabila iftor/ 
membatalkan puasa tanpa ada UDZUR. dan WAJIB mengulang kembali dari awal apabila 
membatalkan puasa selain iftor sebab SAKIT menurut salah satu goul syafi'iyah, sedangkan goul 
syafi'iyah lainnya menyatakan tetap wajib mengulang puasa dari awal baik udzur sakit atau udzur 
lain, Apalagi tanpa udzur. Ibarot dari AL-MAJMU' : 


JB ol IMEI elebh LG odol ol, "ad Ala) ppi 

Be data PA JAN yo LN co asi Of Nila (das. 

ag Haw be pil! Sgp Manga d Gali OY Laga dai Wii al JG) CA Ieia Yg PN G bei bas Ob Je G3) 
by adl. 

BI dai 8 Jai BUS 3 AA dadi Ji mmg ole JS Glbsal og ala sat By. 


fokus : 
BEI ain PA JI Igo PBL jail Of Ia as 
MG Bia Yy PN 9 data Vas IN AG, 
BU lai 8 Jail BUS 3 AA dad Jail mma sie JS #Elbeal op plg sat JG) 
Link Asal : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/463290993693714/ 
2340. NADZARNYA MAYIT 


PERTANYAAN : 
Maha Dewy Slaluyanktabah 
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabrakatuh. Jum'at yang penuh brkah ini izinkan saya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4182 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melantunkan pertnyaan tetang bergurban, seumpama bpk saya punya janji ingn brgurbn atas 
nama almarhum kakek saya, tapi sebelum trlaksanakan bpk saya meninggal, pertnyaanya, 
apakah saya wajib melaksanakan niat almarhum bpk saya yang bergurban atas nama almarhum 
kakek, mohon sharing ilmunya njeh.. matur suwun 


JAWABAN : 
Ghufron Bkl 
Bila ada mayit punya tanggungan / kewajiban nadzar yang berupa tasharruf harta, bila si mayit 
tersebut tidak punya tirkah maka ahli waritsnya tidak wajib melaksanakan nadzar tersebut : 
Had Jar JW PENIS SF Hb dy Ula OS IS) aa ya old Kanada Ol WP le Ll Io La 
TAKEI 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/581338998555579 


2425. HUKUM MENGGANTI NADZAR YANG TELAH 
DITENTUKAN 


PERTANYAAN : 
2 Pan Sakera 


Assalamu alaikum wr wb. Bolehkah nadzar dilaksanakan diluar tempat yang ditentukan??? 
Misalnya, bernadzar mengkhatamkan Al-Guran di pesarean Sunan Ampel, kemudian nadzar 
tersebut dilaksanakan di pesarean lain atau di rumah. Terima kasih! 


JAWABAN: 
2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salaam. Nadzar yang telah ditentukan baik barang atau tempatnya maka tidak boleh 
diganti 
Henryak Bekal jdi JUS AT nya BY d8 Yah one pam OS EA Una ama GI La Tekanan yang OT ai J3 
VIVA oU Zileh PLAY Sl5Y Jak dh Gara | Ah. 
2 Brojol Gemblung 


Silahkan meluncur ke figh Hanbaly bila ingin yang boleh 


Mang Ae Katie - aka US): Up abi: 21939) Wa 8 Ig Neil, Slop mann) « AM Sala IL, Say «3 Sala ola « 933) 
Wasdtd AJ Lala 4 Ala Una ALA 6 3Y Sal 3 la € gp 3S Unand Call ja memang «ge " an ja iba 


LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/596812130341599 
2556. TIDAK BOLEH MEMAKAN SEMBELIHAN YANG 
DIBUAT NADZAR 


PERTANYAAN : 


2 Khamidah Nda 
Assalamu'alaikumu wr wb . ---- Bab Nadzar -----Ada orang berkata : seumpama Panen padi tahun 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR (4183 ) 83 


ini berhasil . aku akan berNADZAR selamatan tahlilan dengann menyembeleh kambing. 
Pertanyaannya : boleh tidak orang tersebut ikut memakan daging kambing tersebut. 


JAWABAN : 


? Ibuetz Ibnu Al Mubasyiri 
Waalaikumussalam. 
CA BU lu 2 Jl pel sa juz 6 hal 249 
Sirah SE US LA paten Npdly Lyla Lya FU Up jpg Uje 
Bagi yang bernazdar tidak boleh memakan apa yang dibuat nazdar 
2 Ghufron Bkl 
Orang yang bernadzar dan juga orang yang wajib dinafkahinya tidak boleh memakan daging 


sembelihan yang dinadzarkan itu, bahkan harus disedekahkan semuanya. Dan bila memakan 
daging tersebut maka harus menggantinya lagi (menyembelih ulang yang lain). : 


IS 336 Bogaih Romo YES Olpdel pa 4 pik GAAI, NI YYY Udi ileh Layak Log Gala jl Roud ya cela 
VI Gol 3 ya 


D3 oya JIN 73 3 JB Of Jp daki Aaj oa NIS) aa dy ak ba IT op IMS BY IL, dp 
YAA GUI Lani kai SIS 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/592314034124742 


2557. TIDAK SAH BERNADZAR MELAKUKAN SESUATU 
YANG MUBAH 

PERTANYAAN : 

2 Nur Fadli 

Aah apa tidak hukumnya merubah nadzar ? contohnya seandainya aku lulus maka aku mau jalan 


kaki dari sekolah ke rumah.tapi setelah dipkir-pikir jalan kaki banyak mudhoratnya. terus mau 
diganti ngaji.. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Kalo nadzarnya seperti itu maka tidak wajib dilaksanakan / nadzarnya tidak terjadi. Nadzar untuk 
meninggalkan perkara mubah atau mengerjakannya maka nadzar tersebut tidak terjadi/tidak harus 
melaksanakan, tapi menurut Imam Al Baghowiy harus membayar kafaroh sumpah.: 


LAN An) Sd Aas ALI de Un BUS Aaj TUM pil dls Ily ld gl ea SF Ie dian Yi Id kV, 
YY EYANG ng pa Lek Any JI Ia SI Al, 


? Mang Udin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(naa ) 84 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nadzar itu harus sesuatu ibadah yang hukumnya sunnah.... seperti puasa, sedekah, sholat 
sunnah, umroh..... sehingga bila ibadah tersebut dikenai nadzar.... maka hukumnya berubah 
menjadi wajib.... kalau sesuatu yang hukumnya mubah dijadikan nadzar.... maka hukumnya tidak 
sah, karena bukan termasuk ibadah..... keterangan ada di Fathul Muin.... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/593280374028108 

2691. NADZAR MAU PERGI KE KEBUN BINATANG 
RAGUNAN, BOLEHKAH ? 


PERTANYAAN : 


2 Opick Syahreza 
Assalamu alaikum, kakang ustd teteh ustdzah mau tanya sah tidah nadzar mau pergi ke kebun 
binatang ragunan. Soalnya kemarin ada orang kaya gitu... wasalamualaikum 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, nadzar seperti di atas ( melakukan hal / perkara yang mubah, bukan berupa 
ibadah ) tidak terjadi / tidak sah, sehingga tidak harus dilaksanakan, tapi menurut Imam Baghawiy 
wajib bayar kafaroh sumpah, sedangkan menurut Al Mu'tamad dalam kitab Al Raudloh tidak wajib 
bayar kafaroh sumpah. : 


LP Andy Sd dis al de er BUS Aaj TA yh Hd Ily Alas gl ea BF Ie dian Yo II kV, 
VE Y/TY Gol Lg pe Lely Reny Jl Aa SI AI, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/573728742649938/ 


3010. MAKNA, ANCAMAN DAN AMALAN PENEBUS DOSA 
SUMPAH PALSU 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, mau tanya, sumpah palsu itu sumpah yang bagaimana ? Apa hukum nya dan 
adakah amalan untuk memperbaiki / menebus dosa nya.?? Terimakasih. | Wienna Arnienna 
Zagietta | 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa'alaikumussalaam. Sumpah palsu, adalah sumpah yang tidak ditetapkan dalam hati, bohong, 
dusta, dan pura-pura, dan sadar dia berbohong dan termasuk dosa besar. 

Apakah sumpah palsu wajib kafarot ? Ulama' berbeda pendapat dalam hal ini, al jumhur 
(mayoritas ulama' ) menyatakan : sumpah palsu ( yaminul ghomus ) tidak ada kewajiban kafarot, 
dan ini yang shohih. Adapun Imam kita As Syafi'i berpendapat wajib kafarot, kerena sumpah palsu 
adalah sumpah yang sah diyakini dan timbul dari hati, diucapakan bersamaan dengan asma Allah 
ta'ala. 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR | 4185 | 


ld D3 Al Dae pay ASI la Opi Cadilil ag (Dyalns pay SIK Je Dyils318/BL 45 sal modi 
Ueyakil Una (ay Nail 


Jaman Gp MAL Uk 1 dani pLAYI JB yng! Oval S3 Ay AS or BN ASP (PT LA )2/23A HS pal pem 
Goiny AU BLBI ASI 4S) JB dil plang ale AI aa al GP yya op AI Ae ya Karl IP lp UP Lab Lia 
Old 3 Soleudl 213 Chaabi Layan ya Sledllg Ska jly Sel Oly yg Konga Cena) ILESI Ran Gak J3 JI ce II 

Aoa 3 LIS. 


Ragasny Ka rt UI oppa dala SAE pl Bakinin Cat ga Ja Layak! Una G Hal Ren16/264 obo,AN mi 
Why (lai MA pala yi Cp dngan AE TenatKa KY iinsn Unt ALS JG, pb DES Ny Ain DG LIS) 
Jai apa AI yag LAIN JB dy dial! Jl uya Ae yng Las or BULU Jp lag AN al JB LAIN mrwaliy B USU 

Ja on EEII tbnety Lead lewat) taat gty aa ala Slowaly Aa Jb ay lali Jala Sapi Jp yag ala 

#3 SI 


Ancaman seseorang yang bersumpah palsu adalah siksa neraka, sebagaimana dosa besar yang 
lain : syirik, menyakiti / durhaka pada orang tua, dan membunuh 


II real) ILEII Land Gali Ja af Ceri Byi2y d4 BAYI PSI ST 


Adakah amalan untuk memperbaiki / menebus dosa nya. ?? bertobat, membaca istighfar, dan 
membayar kafarot. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/704014332954711/ 
www.fb.com/notes/747145428641601 


3212. NADZAR UNTUK PINDAH AGAMA SAH KAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Khozinul Asrory 

Asalamualaikum, mau tanya, semisal ada orang yang sakit dia bernadhar “barang siapa yang bisa 
menyembuhkan sakitku, aku akan ikut agamanya.. Pertanyaanya : bagaimana hukum nadharnya? 
dan semisal dia melakukan nadzar tersebut yaitu keluar dari islam, bagaimana hukum pernikahan 
nya apabila dia sudah menikah. 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Nadzar spt ini wajib bagi pelakunya (yang bernadzar) untuk 

membatalkan nadzarnya dan membayar kaffarah sumpah. Dari A'isyah r.a, dari Nabi saw, beliau 

bersabda: | 
da2 D3 Amos Ul LAI yng Gebau3 AI suku Ul LI yo. 


Artinya: Barangsiapa yang bernadzar untuk ta'at pada Allah, maka penuhilah nadzar tsb. 
Barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat pada Allah maka janganlah memaksiati-Nya. (HR. 
Bukhori). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(an3e ) 86 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah saw bersabda : 


Artinya: Barangsiapa yang bernadzar dalam rangka maksiat kepada Allah, maka (hendaknya 
dirinya membayar) kaffarat sumpah. (HR. Abu Daud) 


? Ical Rizaldysantrialit 

Riddah atau murtad terbagi tiga (@ouliyyah, Fi'liyyah,I'tigodiyyah) dan dalam kasus diatas termasuk 
murtad dalam gouliyyah / ucapan. Merencanakan akan murtad atau kufur, maka ketika itu juga dia 
telah murtad/kufur. Wallahu a'lamu 


Referensi : Sulam Al-Taufig 


AM all gl andil al dara) 93 al Al 93 ll JIN ya ) HASI colalasNI Sl Kala 853 Al, 
SES) 3 lan Bos/A wal L2 sll le Rano ad aa slh 333 ta gl cola Ls Sl 


Tee Pl ewe Jnodled ES 3 oi Sl ale Jali JS Tni Lela lee Kai Tang tin lol 
Jl loo ml Ji as US sule 3 Ao Fp32xBlU wal 59 oslan Elo JL 


Pa AAN AA Dl lk alln Sa TU Lalai 2s 

(las! Lang ad lo Las Jual al 1231239 SIG sagrallg BS 9 elgio Fu gl Kol Ol sk ol) 

lo sll dls le gal dus gan ai Jual al Jrule way Y loo 853 HAL cySl Yo Asian 3 lan sll elKS 
vol al Jitiuoll 48 Jillaof II ade a56 Juol al wis JB Jala sa5y Y loo P3 LAL cuill 0 agleo 3D 
Ktagg I s3 Al ed 3 ln ml LSI sol SS aan Jonas 2 


Fokus : 
JA Lai al SBLAKI Cah S3 Va sia Ia le Jae Wal sh Sial G3 Jala JKN le ja load 5 


II 8 

2 6TEL Gnsils Ka ye 3 Aan YI canlilal Jl All (le (GI LAS Calalitelg Ul 3 Oladi alah KIE Al mati 9 NYI pelat ag SAI 
Ca (selly ASI yoo 63) 8 129GL ( Uisle Sama (pitall Uya 023) 1252 Ca (Gerde Calg Api ya 03) 
1051 Abliall Geo n£5)-. 


Riddah Riddah adalah memutuskan Islam. Riddah terbagi kepada tiga macam: riddah (keluar dari 
Islam) karena perbuatan, karena perkataan dan karena keyakinan. Pembagian ini telah disepakati 
oleh para ulama dari empat madzhab dan lainnya: seperti, al- Imam an-Nawawi (w 676 H) dan 
lainnya dari ulama madzhab Syafi'i, al-lmam Ibn Abidin (w 1252 H) dan lainnya dari ulama 
madzhab Hanafi, Syekh Muhammad Illaisy (w 1299 H) dan lainnya dari ulama madzhab Maliki, 
dan al-Imam al-Buhuti (w 1051 H) dan lainnya dari ulama madzhab Hanbali. 
Jika Ll Alie JJ Ag WA Al 1 DAS Cdlaall DASI 3 Jak jl Alie As Co Kla Al ja DAS GAN YASIG op yag DAS AI Uya US, 
ulat jl Jika gl Sal Jala yya Ida Jgaam el gag cad gl Us Aa 0 Ka al glg DAS (gadite YI ASIN 3 cd, 
Setiap satu dari tiga macam kufur di atas dengan sendirinya merupakan kekufuran (artinya 
mengeluarkan seseorang dari Islam). Kufur Gawli misalkan, (kufur karena ucapan) dengan 
sendirinya bila terjadi dapat mengeluarkan seseorang dari Islam sekalipun tidak dibarengi dengan 
kufur Itigadi dan atau kufur Fili. Demikian pula kufur Fi'li (kufur karena perbuatan) dengan 
sendirinya bila terjadi dapat mengeluarkna seseorang dari Islam sekalipun tidak dibarengi dengan 
kufur @awli, atau kufur 'tigadi, dan juga walaupun tidak dibarengi dengan tujuan dalam hati untuk 
keluar dari Islam itu sendiri. Dan demikian pula dengan kufur Itigadi dengan sendirinya ia 
merupakan kekufuran walaupun tidak dibarengi dengan kufur Gawli dan atau kufur Fi'li. Dengan 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR (a37 ) 87 


demikian setiap satu dari tiya macam kufur ini bila terjadi masing- masing maka dengan sendirinya 
mengeluarkan seseorang dari Islam, sama halnya bila itu terjadi dari seorang yang tidak 
mengetahui hukumnya, atau orang yang dalam keadaan bercanda, dan atau orang yang dalam 
keadaan marah. 


ea Aiman g Sia gill lg) "JII AA Uap Cg Les Kage Uala Lea con Y ASUS Ja JI Ol 31 alang dale AI (AT) AMI Sonay J3 
PT Pataa ole Ws ox gama, 


Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya bila seseorang berkata-kata dengan kata-kata (kufur) 
walaupun dia tidak menganggap hal itu sebagai keburukan maka karena ucapannya tersebut ia 
akan masuk ke dalam neraka hingga dasarnya --yang jarak permukaan dengan dasarnya- adalah 
selama 70 tahun”. (HR. at-Tirmidzi dan ia mengatakan ini hadits Hasan. Hadits yang semakna 
dengan ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Shahih masing- 
masing). 


Sa ja pb ea TAI ca detabna ja "3 JT Gas TAM Gb) AO C3 (sos nya Lp Sam Aga play IE, 
DI dia G3yAI, 


Salah seorang Imam Mujtahid terkemuka: yaitu Imam Muhammad ibn Jarir ath-Thabari (w 310 H) 
dalam kitab karyanya berjudul Tahdzib al-Atsar, berkata: “Sesungguhnya ada di antara orang- 
orang Islam yang keluar dari Islamnya (menjadi kafir) walaupun ia tidak bermaksud untuk keluar 
darinya.” 


302:”12/3012 GIS TB gd pax Oa Bilal die Ali Lagi Galina ole La piuna Ja Gl ) 2 BIG LA Lil ge gal SI Lila Jp 
Al" "AYI C3 ale Lia Jian Ul 8 yag dita HATI ata Ol 8 Uya KAI Uya TRI La Ureluall Uya Ul dab, 


Ahli hadits terkemuka yang telah membuat kitab al-Mustakhraj Ala Shahih Muslim, yaitu al-Hafizh 
Abu Uwanah (w 316 H), berkata: “Sesungguhnya ada di antara orang-orang Islam yang keluar dari 
Islamnya walaupun ia tidak bermaksud untuk keluar darinya, dan atau walaupun ia tidak bertujuan 
memilih agama lain selain agama Islam”. (Dikutip oleh al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-Asglani 
dalam Fath al-Bari, j. 12, h. 301-302. 


Murtad wajib mengucapkan dua kalimah syahadah jika ingin kembali muslim 


AM Lala JT Gale Al II ega gi Ala Gal J3 1" LO/522 Key II 3 al J3 
AN Laga VI ILuYI Juang Yg Lagia d1 Y Gorila (ia lo sean As alah GAN Kania 1"B/282 Cl JSI LS Jay 


Dalam kitab Raudlah ath-Thalibin, j. 10, h. 52, al-Imam an-Nawawi berkata: “Di suatu bagian 
(tulisannya): Imam Syafi'i berkata bahwa orang murtad ini bila mendatangkan/ mengucapkan dua 
kalimat syahadat maka ia menjadi muslim”. 


Dalam kitab al-Kaffarat, j. 8, h. 282, al-Imam an-Nawawi berkata: “Pandapat yang telah ditetapkan 

oleh para ulama bahwa dua kalimat syahadat wajib didatangkan/ diucapkan oleh seorang yang 
murtad, dan bahwa ia tidak menjadi muslim kembali kecuali dengan dua kalimat syahadat ini. 

34 Ma yaa 

Slal A3A Ula jid des IYSNE cuy USA) dg) sllila galian ai J Liga Iy Y IK IN uk gita Peyamaal yag Ae $Y siixd S9 basing y IA 

144.05 EN YLSA 2 31 Aiu Aid! pia! Ca YG pelagiinal! Alay! SN ole plan! Jis LS segala AN JS/ 


Taubat Orang MurtadAdapun cara taubat bagi seorang yangmurtad adalah dengan 
melepaskankekufuran seketika itu pula dan denganmengucapkan dua kalimat syahadat: 
yaitudengan mengatakan: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(438 ) 88 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kega No YA IN MK gltiga Ny Jamaah yng) Ula 


Tidak cukup dan tidak memberikan manfaat baginya jika ia hanya mengucapkan istigfar saja 
sebelum ia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ketetapan ini merupakan 
ijma' (konsensus) para ulama sebagaimana telah dikutip oleh Imam Mujtahid terkemuka al-Imam 
Abu Bakr ibn al-Mundzir (w 318 H) dalam kitab karyanya berjudul al-ljma', h..144 


Kesimpulan : Nadzarnya tidak sah » tidak boleh dilaksanakan » dia wajib "bersyahadah" kembali 


2 Ghufron Bkl 
Awas hati-hati, karena orang yang berencana keluar dari agama islam maka dia menjadi kufur / 
murtad seketika itu juga. : 


SNYY Wi “le! 
ng ba | aa US ISI Lgalc 0 S0 9 u9i30 9 yu yo g8LB jliso CSO gbi ey 9 
230 al MS SS ul a32 ega JUNI Blaiy ASI de asal ul knisy No gl Ns d3 , Ab 4 cap il 
SS SSI ale Ana AB SI Al 4 HS Api «Lau 4 si Ad mill lc asal Jio 9 Ie 4 ul 
Yb Jiiuall SI Jlall. 


Sehingga nadzar seperti di atas hukumnya tidak sah / tidak terjadi nadzar karena berupa 
perbuatan ma'shiat. (kufur) : 


YA: sudi dilel 
gp 3 Soo oa 1 98 Anal Wa C3 3 lal, ole bas? toga t-aks ds 
DO as ol 2 v0 ba la | 30 alel Cap 3 pol Gl Slay Y lagi Yg dil Anaso 
OS Son gati al Jalal yasll ayal Ul da ai J3 j3 NB USS ul yu usai y3 H3 Yg aa 
lo Hdole 3 553 le lb 3S ul aw Lau la H3 Ya balas 3 yansll lha dual Loe Je 

Sisi JG @ gnotoll USAI 5d akou Ul LA gl. 


Sedangkan hukum pernikahannya, silahkan cek link berikut ini : 
www.piss-ktb.com/2012/06/1576-suami-atau-istri-murtad-batalkah.html?m-1 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/7214346712126771 


3296. HUKUM BERSUMPAH DENGAN AL-OUR'AN 
PERTANYAAN : 


2 Gile Kemenyan 
Assalamualaikum. Apakah sumpah pakai gur'an diharuskan bayar kafarat ? 


JAWABAN : 


2 Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Sah jika sumpah dengan Al-gur'an atau Mushaf, dan wajib kafarot bila 
melanggarnya 
9d WI AS € all OX #ilawl yo 551 al SI gl aib AJI 993 Luaug lala isa LI al « ol Hb 
al WI awal SSI Ubud lo Gaia Homo H0 Moi 39 Oli Jl dos, Jl Fall JB “diland 0 dab 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR | ang9 ) 89 


al ul (059 les 9 Sialolg JNSg “Walc 9 al 9 «Ul 59 adil alg bg caliLS Mio. 
ly gl Ulil gl LSI gl Sonam diyay Lalles dll lagas , 5I3all yal doel ye YIL dlgall Hall JB 
ala tol kasual Jail. 


Y dig diolo YI all Lily Yg silau 0 dino gl alih NI Clay X9 sdilayl Hd ily Ul aku! ale 
Yg Boo dll Gta lo AI don) silidl all JB la cold Ai Aly ob la La.c All Ja, 
Jet dila sAiltnn9 JII slonal dolasd | esisiml Irwall Als 93 sis dis All 9 y95 pai IilS3 das LS, 


Bersumpah dengan al-gur'an atau dengan ayat al-gur'an di i'tibar (sah) sebagai sumpah seperti 
bersumpah dengan Allah dan atau nama lain dari Nama-nama Allah. 


Karena Al-gur'an adadlah kalamullah,maka kalam adalah salahsatu sifat dari sifat-sifat Allah SWT 
http://www.awgaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID-9&RefID-9889 


Kafarot sumpah dalam Al-Figh 'Alal Madzahibil Arba'ah 


sala utk 
"ulun sa50 99 elgio Snl9 Uw Cui) Ng AB) sa yai gl giga gl aSluo Bit plebl 9 Luo 2 LS 
sg Y alus 1550 X3 sal 96 p3n2u lb lgi Tioslg Ji ol Bia plg lis sae lb cels Lal Ja 
ban pay ul gw opo GIE yi 33 433 8 mama! DLS BEI 290 0 Solo Je ye jas 


Leg yng 8) Sl VI yo s319 JS ulu lol lali 981 a80 Mada B3) you al How gl caS Luo 
Hdldoll Juwosi 089 


Kafarot sumpah adalah memberi makan sepuluh miskin,atau memberi pakaian sepuluh miskin 
atau memerdekakan hamba sahaya. 

tiga jenis kafarot ini boleh dipilih sesuai kemampuan (yang mana saja) artinya Takhyiir bukan 
dilaksanakan pilihan tsb karena tartib. 

Dan jika tidak mampu melaksanakan tiga jenis kafarot ini,maka boleh menggantinya dengan 
puasa selama tiga hari. Wallahu A'lam 


Selengkapnya menurut Empat madzhab disini : 
http://www.fatihsyuhud.org/2014/03/kaffarat-yamin-madzahib-arbaah.html Ta 

dll yLal Abi 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/791044447585032 
3466. KHILAF ULAMA DALAM TATABU' PUASA KIFAROT 
SUMPAH 
PERTANYAAN : 
2 Rudeiy El-Busyaireiy 


Assalamu 'Alaikum Warahmatullah. Ono tanglet ini kang. Adakah Ulama yang berpendapat Puasa 
Kaffaratul Yamin tidak harus tataabu"? Syukron. Jazakamullahu ahsanal jaza' 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumsalam, jawabannya ADA. Lihat kitab al istidzkar al jaami' limadzahibi fugoha'il amshor 
karya ibnu abdil barr : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4190 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ab, 22.003 pts 3 ulun Ea Aa v0 la x0 pl va can BJL 8 ll GA elu aa 
«dial BS los WAU eny 93 NI bul ya1535 X9 « Ulas USS ul usu all Jal »9g029 
dil ama lo ela3 oo gs A03 103 Isale ball "1 sal al Ls: 


Adapun puasa 3 hari dalam kifarat yamin bagi orang yang tidak bisa menebusnya dengan 
memberikan makanan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan budak maka menurut jumhur ahli ilmu MENGANJURKAN untuk tatabu' dan 
mereka tidak MEWAJIBKAN tatabu' kecuali pada puasa dua bulan untuk puasa kifarat gotl khotho' 
atau dhihar atau wat'i secara sengaja di bulan romadhon. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsir al gurtuby : 


sal JI ag 5 dillaoll Lay Sy ( calkulio ) dewa al La lol Bb pluad  dles gi? yag NI dll 
Seliy Lobiclg « lela BLS 49 aguall Gde Luk yi sall OolisI9 sesi Mai asi gag « S53il3 das 
SS abs gl aa NI Hai Y do Ml PP » dotill toy 1 SAI Ja 93 set g lo JBg « Ml uc 

loac 399 Ko oio 


2 Ghufron Bkl 
Khilaf, menurut al akstarin (kebanyakan ulama) harus tatabu', tapi menurut yang lain boleh. Lihat 
Fathul mu'in 1/665 : 


al Jadl Jay cus db dingo WS AS, Gis vw und! PUS K9 ui : Two DUS do Uk Sl e3 
ag gai Ol all 593 LE 0 K5 0 C1Suuo JS c2SLuo doc plabol gl dila Lc KUE 95 dg MSI 
A90 Ao 3 BI 00 J2 UB USA SI al adl 39 Janu Jario gl Asito gl J5 gl 0108 BgwS Kum Lay 

Ora) GIS lesalis Usy X9 abi SB, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/827358773953599/ 


3580. HUKUM SUMPAH MELALUI SMS 

PERTANYAAN : 

? Putri Biru 

Assalamu'alaikum. Mengucapkan sumpah lewat tulisan (sms) dengan kata2 menggunakan huruf 
@osam Wallohi, Tallohi, Billahi dalam keadaan amarah atau emosi contoh: Wallohi saya tidak mau 


bertemu dengan kamu lagi atau Wallohi saya tidak ingin berteman denganmu dsbnya. Apakah 
wajib dilaksanakan? Seandainya boleh digugurkan dengan cara apa.... Terimakasih... 


JAWAABAN : 


? Rampak Naung 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, jika tidak niat gosam tidak jatuh gosam ( sumpah ) 


JE9 co 90alI SIS yui! HNS 935) DG soal Baal Asal Jl Aly mill: amal Log sin dag) Ac 9 goll 
Al. GUS pai ul WS MUSI Ul : Aset 
| HUSIL Sasis US dituogl Aowul US) los! AL Luo "Allaah 
2 Ghufron Bkl 
Tidak terjadi sumpah kecuali niat sumpah : 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR | 4191 | 


Ai Ayi dog yul Olla es og Lila 08 BLS Da0 sala lan) 
0g al dio dat asia lai LAI 0 0 X6 Slbli 0 S9 Auill 20 Amogll Lay 018 BLS UII Ul der 
al. Sa ale cuy N Anng9 Hg YA golu Uuall lo3 » 208 Siung G9 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Nambah Ibarot... 
- Kitab Asnal Mathalib 3/351 : 


GUSIL Sini YG diiuo gl dotel GS La al, Call GI 


nan karena sesungguhnya sumpah adalah dengan Allah baik dengan asmaNya atau shifat- 
shifatNya.Sumpah tidak sah dengan tulisan. 


- Kitab Al Mausu'ah 7/266-267 : 

csosl Jani (Asal JI dlu all 
Syarat yang keempat ialah melafazhkan sumpah. 
J9 As0lill : Ul Abs J wis adl ii ALS 


Ulama syafiiyyah berkata: sesungguhnya tulisan jika berupa tulisan yang sharih maka 
diperhitungkan sebagai kinayah. Wallaahu A'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/847082901981186/ 


3625. APAKAH NADZAR MA'SIYAT HARUS DILANGGAR ? 
PERTANYAAN : 


2 Zae Abjal II 

Assala'mulaikum.. Deskripsi : ada orang bilang, bila sampai dia datang maka saya akan potong 
leher saya ..... Pertanyaan : 

Bila ternyata yang bersngkutan benar-benar datang apakah dia wajib potong leher ? 


JAWABAN : 


2 Fatih ElMufid 
Wa'alaikum salam wr.wb. Menurut imam syafii nadzar maksiat dianggap logho (tak dianggap) 


Ul Ao», isis gol JUB9 dl Yu abdul ago agan JA ISI Tali Ao) selai JG du dlu: 
Pig ll aga an JA Mil J9A lu sang pgn Ao 39 WAJI9 Ags YAI Al Aris yul da5 101 Ji 
UP US 0 Gdlo Ja 03 elliS9 sun Agu 39 4S 39 09 AMI 0 AS 0 Sido MI ay a09 dll 3 
Jali ang adl 29 2912 pa jilod (A9 yR0 yo Ang SS Lil u9 US lb A9 dll 93 Ac 339 yo9 AJI 
Is asnal) lo silo Ulao N US. 

Sllei Jgilg sai I9dol #ollei Jail lg mall ale Uu Ul usg "Jasa Id cus ISI: 

IV tobwAI 2WL U3894 Ugalo IV MAIN ulat A lo uga JJ 

Idi Oh #All9 Dual Ale galon 

(a) VIS KOKO A9 dl pg CU) (2319 aoll USS YO 03 ll Isa le dl in) CU) lo cwo 

la u3S masi 98 JA Id jl tali an») paid dng Linn Kamosidl asu alel Ul NI all 98 les 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4192 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Il dmoro 39 JI Dp adl g DL ale gap 


2 Mubas A'zdmy 
Tidak sah nazdar haram / ma'siat. 
| asu XI cudilao 
cal ASlas N osd Ng LAI doso H9 JA AN" amal Cl 399 (da0 MIT 0 IRI UB al ll lo 
adl 


2 Mas Hamzah 

Nadzar ma'siyat tidak sah dan tiada kafarat baginya, menurut ar rabi' wajib membayar kafarat, 
begitu juga pendapat yang dipilih oleh al baihagy dan kafarotnya adalah kafarot yamin/sumpah. 

- kitab fathul gorib : 


(dmoso WA 25) 

YNIS 29 Sol ji dmosdl 2,53 («ISS ade Ala) is gu (UG Cali3 Ul» 1A9ES) ld ju Sasiu 4 si 
http://shamela.ws/browse.php/book-35120#page-302 

- kitab kifayatul akhyar : 

(KS le AB LG d3 ul JsiS duoso 83 0 X3) 

dl Ai yo All Dll ale J3 doan 89 JA Y all JI We Ji dng oi aa 3 

duogo pa jilal JaSy ubasS3 ls ito Jitu « ul agan US3 0553 lou JI usul Jie 383 aras YG Al gua 

Pra 18 ag gl dai MM uli gl Call JS 99 doll gl Jis 3) UJI | ss Wis NIS dub 

13 jl S3 serai 4 gb SJ Wall dc kaul ale 2565 X9 ym 3 Ula SslSall Jaw J9 

C0) 235 Wil 9 dngn 3 Ai Y Cu) Sagall 0313 2)8SII Hy dil 
http://shamela.ws/browse.php/book-6140#page-536 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/874479912574818/ 
www.fb.com/notes/875297022493107 


3740. SAH KAH BERSUMPAH DI DALAM HATI (TIDAK 
DIUCAPKAN LISAN) ? 

PERTANYAAN : 

2 Polem Useuman 

Assalamu'alaikum. Jika seorang bersumpah denga tidak melafazkan, tapi berkata dalam hati, 


misalnya dia berkata dalam hati "saya bersumpah tidak merokok selama seminggu". Apakah sah 
sumpahnya ? 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 
Sumpah yang diucapkan di dalam hati tidak sah dan tidak dianggap sumpah. Lihat Al Mausu'ah al 
Fighiyyah juz 7 hal. 266 : 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR (4193 ) 93 


Boy Eny gol lela! yo» X9 All rasa) GS 9g0all die Gudill HNS HA) NO ol Lal 
SSI sung bak elo 5-gilo dia Sg semai mens 3S ul si 


Mengucapkan sumpah : maka tidak cukup uneg-uneg hati menurut jumhur (ulama), berbeda 
dengan pendapat sebagian ulama malikiyah.... dst. 


2 Yai Gendeng 


1995 yo 9 2 su£ol 

elly « omll agio 5 alell Jal dole gi 9d» Wil eliiiuN Aiiy Ng « dlu iii Ul byitug Jua 
«29 ydioll yag « dis calo « oi ala « Glbuulo « selai 9 « cullg « sel91l9 « Sy,gillo « dllog 
Sibill 9d Jail (WI el ul J3 «Gil yo): JB alay le Ul ala yui YN 5 Wlko pg) ali 
LSN) 1 duadi 9 situ logo JS | ! Sal ye S9) 39 » elitisYI slh « dl dat Y cus yY9 
du ole ala ISI sasa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/905500779472731/ 
www.fb.com/notes/905946349428174 


LIHAT JUGA : 
www.piss-ktb.com/2014/10/3580-lain-lain-sumpah-melalui-sms.html 


3755. MEMILIH KAFARAT SUMPAH BOLEHKAH ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Hapunten para kiyai/ para ustazah/ saya mau nanya niih gimana tata cara 
membayar sumpah kafarat kalo kita melanggar sumpah ??? (Irfan Rezfektor Imortality) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Boleh pilih satu dari 3 cara : 

1. Bebaskan budak 

2. Beri makan 10 orang miskin 

3. Beri pakaian 10 orang miskin 
Jika tidak mampu dari ketiga cara maka puasalah 3 hari. Lihat Fathul Mu'in Hamisy 'I'anatut 
Tholibin IV / 320 - 321 Cet Thoha Putra Semarang : 


Caole ca 355 ala cam gl Jogdb Jp cus Db Singo Ao A8) Sic Gw cucu PUS YO Jus "3 
al pi Hoa ema Lay giga gl all VII HE yo La S0 y4Swuo JS USlwo Bd uic alel! gl dis 
L2U5 Lay Yg All BN 2010 ol BII yo 32 UB AS YAI gl al A93 Jang Juri gl dsito gl JII 

urai) 6. 


"Sub bahasan : Diperbolehkan memilih kafarat sumpah diantara memerdekakan budak seutuhnya, 
yang mukmin, yang tanpa cacat (yang cacat tersebut dapat mengganggu aktifitasnya), walaupun 
budah tersebut tidak ada ditempat namun diyakini masih hidup, atau memberi makan sepuluh 
orang miskin, masing masing satu mud umumnya makanan pokok daerah setempat, atau 
memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, boleh itu berupa baju, selendang, atau kain besar 
yang biasa ditaruh di tangan ataupun lengan, asal bukan sepatu atau sesuatu yang tidak bisa 
disebut kiswah. Apabila tidak mampu memenuhi salah satu dari ketiganya maka wajib baginya 
puasa tiga hari, namun tidak harus berturut turut, pendapat ini berbeda dengan pendapat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4194 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa wajib mengikuti urut urutan di atas". Wallahu A'lam. 
MUJAWWIB : Ghufron Bkl, Ichsan Nafarin 


Baca juga artikel terkait : 

1101. MELANGGAR SUMPAH KETIKA BERJANJI AKAN MENIKAH DENGAN SESEORANG 
Link Diskusi : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/880986701924139/ 


3946. BOLEHKAH NADZAR DIBERIKAN PADA SELAIN 
YANG DITENTUKAN SAAT NADZAR ? 
PERTANYAAN : 


? Pelangi Jingga | 

dg WI do3 53 KUE All 
Afwan mau tanya : Seseorang bernadzar, jika suatu saat urusannya yang terbilang urgent selsai/ 
Clear, maka dia bernadzar akan bersedekah untuk pembangunan sebuah pondok pesantren A 
yang tengah membangun, yang ikut dikelola temannya. Suatu waktu benar urusannya tsb sudah 
Clear, maka dia teringat akan nadzarnya. Lalu dia menghubungi temannya menanyakan apakah 
pondok ditempatnya masih butuh bantuan untuk pembangunan ? Tapi beberapa waktu berlalu, 
temannya tak kunjung menjawab. Lalu jika orang tersebut mengalihkan sedekahnya yang tadinya 
mau ke pondok A menjadi ke pondok B, itu boleh tak ? Itu menyalahi nadzarnya ga ? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung (edited by ALF) 

Waalaikumsalam wr wb, tidak boleh diberikan pada pondok selain A. Karena nadzar sudah 
ditentukan, ta'yin. Meskipun pondok A sudah selesai membangun, atau sangat lama menunggu 
konfirmasi. Wallhu A'alam. 


abc Jlos Small ig s3 A33) druogl asxD3l DL yo 03 lag SI (ellh yo) YAI LSI ( Aobag) 
21322 Sy gal! Cilusi Lusoll gl SSI adl Ia A8) Tic ade al JB US Gus UB. JBul al 


Fokus : 
Kiusi Kusoll gl ISI Meli Isd H3) Gis ade al JB US gus UB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/713084745381003/ 
www.fb.com/notes/932558546 766954 


4197. BERSUMPAH DENGAN SELAIN ASMA ALLAH 
PERTANYAAN : 


2 Cinta Ayuni 

Assalamualaikum para asatidz, Mohon penjelasannya: bolehkah bersumpah dengan 
menggunakan "Demi Rosululloh". Demikian atas jawabannya saya ucapkan terimakasih, apabila 
sudah ada di file dokumen grup mohon di setakan di komentar... 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR | 4195 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, bersumpah dengan selain asma Allah dan sifat-sifat-Nya 
hukumnya makruh, termasuk bersumpah dengan Nama Nabi shollallohu alaihi wasallam. 

- kitab al adzkar (1/367) : 


d9 4 (alaag Gula Al oluo) Ball dbs 199 Ega ling let All lou saga Lila 0 Sign, 
dilob GI Hip S lal og-ell s9 ca9Jll9 ldlg “diloNl9 ASI Nollg. 


Dalam kitab al mugni ibnu gudamah mengatakan bahwa bersumpah dengan selain asma Allah 
hukumnya tidak boleh,imam as syafi'i berkata : " aku khawatir sumpah selain dengan asma Allah 
termasuk maksiyat "menurut ibnu abdil bar bahwa ketidak bolehan sumpah dengan selain asma 
Allah asal yg telah disepakati.wagila boleh . 

- kitab al mughni (9/386) : 


JB plol al « gulsuo gl « SIN gl 4 Ay Lily ul gai « Giling 4 dlesi dl do Lila 395 X9: J8 
alba dl UI es 591: J9. ale Raso Juni Ibp9 ! sal as al JB. dnos0 US Ul si: es 
au will J83 )- (B2 lela). ( Bus Odlujallgh » ( iuo Obi ): Jl liga pdl 

dal pel usdl ygul Ega 93 JB9 Ga Ul «Aug «RI : Dll ye Jilall yul co alug uc All 
Il 5358 yd usb dh. 


J3 Lamb Cilay 309 Sal alug dule dil lo gl Ul die Al Kah Ulas y Jas S9) bo. Wg: 
S3 gg Lag cak la: ac JB. 4 cuma gl «Alih Alba Kls US yo «IL Igilsi ul lau all uh 
Lulo Sato Ll Yg LSI 


Dalam kitab aunul ma'bud syarah sunan abu dawud terdapat hadis riwayat said bin ubaidah 
bahwa ibnu umar mendengar seseorang bersumpah dengan ka'bah maka ibnu umar berkata," aku 
mendengar Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : "barang siapa yg bersumpah dengan 
selain Allah maka telah mempersekutukan Allah ". 

Hadis tersebut adalah larangan sumpah dengan selain asma Allah, mnurut ibnu humam bahwa 
bersumpah dengan selain asma Allah seperti Nabi shollallohu alaihi wasallam dan ka'bah bukan 
termasuk sumpah sebab ada hadis Nabi :" Barang siapa bersumpah maka bersumpahlah dengan 
asma Allah atau diam". Muttafag alaih. 

Menurut alhafidz ibnu hajar bahwa makna " mempersekutukan " adalah mubalaghoh dalam 
mencegah atau melarang, dan ulama' yg mengharamkan sumpah selain asma Allah berpegangan 
dengan hadis ini. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


- kitab aunul ma'bud syarah hadis no 3521: 


JAS al Rawa JB BayS Ly Asa 0S MUI SUS ps Kl Crows JB yaa al Lir NE 3 S0n0 Lir 
s3 WII pay Al yo Jos plg Gale All Kalo AI Iga, KK0w yul ac yul Jd Jl dusSII9 N Aly Na, 
063 Bd malas 9d dye Uu Isl yo oliso Jd : SW JB: (bala) Ja Isl: (Ad J3) ea 
alm Gale All al gd AU ago Als yo : alagl ust JB Alai Ho ylu 55 3S Ws Sl Jae 

aglil le Gio Cnwog gl AL Abu Ws US yo alug ale All ako ds Wb «SA WS, . 

SS ma oi JB yo Y eks B9 « Is balado 5 Jl ad dll" Sal" Jou wsillg : -SJI JG 

amil. 


2 Ghufron Bkl 
Sumpah dengan selain nama-nama ALLAH dan sifat-sifatnya maka sumpah tersebut tidak terjadi : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4196 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI ya : 

Ld Al yo ul le all Jl gasal Giliuo 0 diwo gl les dls Cs 9d BSI Lag Ls ll yaals 
os gal 9 a33 9 mug gul 9 ella « 063 Sisa! al JB 2 II lc « ul Cung all gl Wb gl alla Jlad Wllei 
GS ISI Bis Ia 3 ali Yg BG Agle3 Cin les ll elawul yo pul Lil Lo UsIgt SI Ubual9 

Ol ga Lao 0m SI dl slowl yo 


call Ban 


Za 

cenol S3 : 

SSI Sll9 uyallell Lg JNI9 was Jllg AilgS "Gili 0 dino gl les dil 23 pul VI yag! Siap 
KITA Ne ul Sonoollg I5S9 cumud JaiNlo gl al gillg gi Ul « ulsdg al dll UlS9 gi WII S9 JB lg 

ae dog mb Lolb sagd Vs Fa Ly daud Ayo pd UIS9 453 JB ulosballa Sus Iowom 
SBI Sgyg-dil Asik 503 2LIL Isl ye Roma pil) HE gwS GslSay Sisi, Yg. 

ba Aoulisi 2 ISI lo ad plang "ES 83 All yap il yo" Lu (A/297 ,52 118 SISJI Jowo 
aleial! au yag JB 5S A8 wall atu ya les SI clalall SI ac sil el may ad UI odles all 
8 Lala Ja US ulg sisoll yag dal SI Ubud JSI uc (1646 185 Coal) aluo 2x 53 SAI 
di dlolog 4 Jalaall abel & pal il Las LL 93 Y Jas guy SU 989 ea JESAI 
as Ielealb-0s lil ala 


2 Wong Gendeng 
Nitip Ibaroh 


Sggill Ao sll bag): 

Jils @lllg Io 153 dell we 09 So dskSall GUSI duos 

kail3 lol53 «SI bl J6 Ano2o Ji Ul yes WI GS Ul isl - all ana) - sel JB, 

dug Sani J dgiSy LIS Ca Fi 29586 Ji cal Su ya Gb gali CpAI9 ABI JG AI dl ss 
SS dls Ul 93 disita lo pulas! G0 4 Gglsall 58 WS sel jp UBI JB Sis HS Yg, 
Gawa 39 « AS 383 oli Ul yag HIS Gor: JB - ag Uc AU al - sal € Ol S3) lo Jay Id dea 
sal « Ol Kusumah 9d Lani lo Jal3 188 HIE9 Lag s) 3D Jp PLS) Carogy AJ ma OI il - 

dg de Ul ab 


Solosdl S5 swolil Hall LSI) RA 39 Hilal sil: 

Sea ul € Ob ySwwall JSI lets Jp 153 (a33 dB 09 S0 « akal Jia d Ialah SSI Ia 
YI Igalss X9 Kilgob Ag KSLL Igals5 Ip yS)9 “Cmuodl gl Ul Gila Ul « OS yad KILL lad33 Gl 

duoso dl ya CSI OS Ol as eslll 999 ASI JB 53153 Ola Gil sulwll ol3) Kaul 

(LS Anubasi Saiel | 5) Jabal 4 2x0 LS dag Si J4 Ll jB AU G0 meill 50 dalloll ade Ugaso 
Gan SBI 38 Ja dile3 (DAS) Jl dll 9d OS lo ls Gp ah Sie! « Ob (WI la) ls AS 903 
sal! 3 Ja3y lE9 am sel gd Ji HS NG a08 YAI Ailluh isu ISI lol «3S Sa UI yo LAS 
(rn £ Ol alg Jl soil Yg IS ade Syl JB SJ yul SNI A3 53 


sea ac wol old dab: 

Ya ag WE Ul li - da3 lsig « (29.50 « ulu Gir Y Gala WI d3) deltall AJI Ik3 
AU gd oatioy lo maba 0 4 LAS lan SE Lo ade Jgasad il A32 953 AS M3 al ay CAS 
G0 ol ul3 dal - Ala uc Ul ala - Je3 5 483 slow SSL oli Jl ks 8 IS 5 38 dl 
Cent 2s LM 3 3 el ng Sa Sa el Ioasas ad DI ulsall 58 li Gis 
Kerang Oa3 - alug dile All aluo - dio 353 Log UNS analogi Alba Lo MUI 339 wd GXG (23 206, JI 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR (4197 ) 97 


(Hall lt V3) So d3 35 Al ole Ig SB YAI S3 og JB Gag Ol 25303 caoal sa ole 
SIS 3S gl all wl3i3 al all AIR al Ul dilolg al al sbsl9 al all 95539 al 


saisgll 235 643 alisall dis: 

danbo 3x23 IU ole bslasg 1 Iya Sin 13) 983 4 GAS IR ll jin IS gp 1 13 SU 5353 
JB ISS sa Ra el pdl il La ASI Lalsuol LI Sie il aib maki Al UB sob dil ular 

JB sil 03 bal Jul y5 Ula Satall dg BUSI oluo3l LI 5 aluo CA Ud S3 2 
All oles di Tl2n5 Islkall Abel 0 ole wal Abe IE 9d 4 Jan aa SA 93 "RAM 
SMK Ad A53 lay 2303 SW Ea dn Alay 5) soal Gl J3 3 Igle sb Gg 


lo Jl yuni Zlinall dai 
Ol adislg Kasal JG : Canda gl UU Ca WK JB Je IUL Iga Jl Sai al Ol: 23) 9533 
SS Al Alas) la Alas Si jl  Anomo all ya II 33 


S3 gloll cwo SI SBI: 

Ul ado - Salll GI Tunas US € Ul ash d9 S0 Gaco 3 AI aa CAS S3 #gailull JB (Alus) 

lo abg jae Ja " KIUL Isis Ol AStaia AUI GL NI "2d aula Jia au ClKy 38 Row - alug le 
Alia v9 K0 GS OBgiSall yo AU sa Sacall JB LS 3d3 PS jalal JB: Isl Yg BSI X5 Ky Cal 
all Iga, 206 il 22 gi uga 2 gesta dl3) saban st al elaig AE Abas CS - 
Isa Gl Klip aU GI dl cap CSI MAS) 68 Jay 3D9 US 53 526 Il - Alus ale dl al 
JIE sal 3S lks Ke SBI 12 Ulu yE asli S353: Cuaca gl ab Calub WB US Ge XL: 
ISSI Las Gaal Lo Alila 2326 JB" Kill Isalsi ul Sl AU GI "Jl sa CA) Sa6 All gull Raw 

oa S9,3. Ss UE ISIS V9 “saat IStisoo Us. bu Ng Sole : :yusy adas: Usb a33 dil “9 

dial A88 lensa: ush 63 «" Oia A88 bl go CAS j6 "JB - “alug ANE AU oo - yul Ul 526 
ol I53B je Hall Isl S3 ti la. e2 BEI Gill G0 201 Ol3 sebal 9d 0 E Yng Ul Ya 

dlu Lo MESE dl 384 duap A9) SEE 


39 soya al HHAOl Al 3 99 Uli Aly: 

Jati ol gtu NG Al aa SINI 0 (1) "ons adl .. Ad So ang 48 sales WI gg A2 yog : JB 
Wb US uv" ialug Gale AI alao WII Sora, JB sel ayal log " daSlly sana0 Ga3 " IS daya 0 
ule Ul adao WII Iga y item Mic All 5) 200 Jlb3 " CS " S953 (2)cmwoul3 gl aUL Asal 
Ab alun ADI Jaa, J3 Gd "JS UB (3) KAL Toba ul Ali oles dl ul "le gu Kala lag 
de WI oluo 035 3 Id S3 :S (4) JJ Il ai mol 98 Kusb Jl lala :el isl yA alwg Ale 
said JB si. Isa Alsll adl » 23 ul 6 yo Aly dag V3 #lio sol Jaa loS 208 pc yo alwg 
89 splidl yo Jo mn yi Id 1 le Jla3 « bubaol 35738 " duoso IL U Jl ol tail yo WI 3 
ab gbill ang " Silk Igalosi ul Ala Ul ul" Hakug Ale Ul al. Ag Hilao Anor0 VISI gtu 
wal Ulello lc goo well! Lail9 ca 0g Lwnl9 09 SO. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/944514698904672/ 
www.fb.com/notes/954355357920606 


4299. SEPUTAR NADZAR 


PERTANYAAN : 
2 Maill Maulana Subekti 
Assalaamu 'alaikum. Saya punya permasalahan tentang nadzar, mohon jawaban dari ikhwan yg 


ada di sini beserta rujukannya. Saya pernah bernadzar pada wanita yg sy cintai melalui sms, 
bahwa apabila Allah mempertemukan kita dalam satu ikatan pernikahan (aamiin). Maka saya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(angs ) 98 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bernadzar akan menyantuni 200 anak yatim. Masing-masng anak kebagian sekian rupiah. 
Pertanyaan : 
1. apakah nadzar saya itu sah walaupun lewat sms ? 
2. kapan waktu dan batas akhir pembayaran nadzar ? 
3. bagaimana hukumnya jika saya lalai dalam pembayaran nadzar ? 
4. apabila dalam pembayaran nadzar tersebut sy tidak menemukan anak yatim, bolehkah di 
ganti dgn penerima lain ? Terimakasih... 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaikum salaam 
I.nadzar dengan sms termasuk kinayah artinya sah nadzarnya jika memang dia niat nadzar. 


| aan BL TA na sa tlal ai 
ul dasi SSS d8 AS yaa d5 ul WbNNIG WI, USAI doel pilu 39 GUSI 5 50 Ul s8 Ud0 
Siung G)lg yo gl dio Kl sisa lp IL ISI yo» A9 Ebb yo J9 dwll R0 dmogll Ls sis GUS ULSII 
Dl. S5 Yle Ki yp N dung Hg YAI gay Una las » 208 


TE yo 23 dan SI duga) Ac gg. 

sanad! da5 al jul Haul di JII daganl ya SNI 85LbL 3 OA dn Oo jaall GUSI bal Alto agiu9. 
Ddagy D)N Sisi) Ol (LAI) bah AuUSII gl dalan dieno 9 25128 HI Yo Ul 9d Slalu XS A3 

53 lo @3b3 dewa, 


2. waktu nya tidak terbatas sampai dia menuntaskan nadzarnya dan tidak wajib bagi dia 
menyegerakannya. 


Lilo sis mai Ad dll laka . besi a91 Ul AI lali « ul op ball 0S) il « ul usls usl uc 
NY N dglb gal alg y.leis agan ld 04 “lag de Jl oluo WI Jaw» dl Lis gl Lgi welsa. 


NVS yo yasiil OSI Ra Jal 
33 asah Y 9 less bo5g Asasi 3S yo asgall lerust ) sal yA $S5. 


3. haram pak lalai akan nadzar bapak karena sodagoh tsb sudah menjadi wajib bagi bapak. 
4. harus anak yatim sebagaimana yg dinadzarkan. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


AV yo wusill UI 2. 


EVA yo mwb upil asi. 
9 (Wo gl no gl dl 0) Egi SI 0 (AI la SI ds yo) ulc Iiroll Jas am (LWI KS Ao yh 35) 


Jel dll. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/961130943909714/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969812656374876 


4342. ANTARA NADZAR DAN TAAT SUAMI 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR | 4199 | 


2? Amie Lia 

Assalmu'alaikum. Ada titpan post. Kronologi : Seorang istri bekerja (TKW) dan bernadzar setelah 
punya rumah sendiri akan meng-umrohkan ibu. Setelah uang terkumpul si istri minta izin suami 
namun suami dengan tegas menolak / tidak mengizinkan, karena masalah ini, hubungan pasutri 
inipun jadi putus komunikasi. Yang ditanyakan adalah : 

1. Haruskah istri menuruti keinginan suami sementara ia telah bernadzar dan mampu 
melakukannya ? 

2. Berdosakah istri bila tetap melaksankn nadzar dan tidak mematuhi perintah suami ? Mohon 
jawaban serta solusi (mendesak) 


JAWABAN : 


1. Menurut kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan pendapat terkuat dikalangan Hanabilah, wanita 
yang telah dewasa dan pintar diperbolehkan mengelola hartanya sendiri meskipun tanpa izin 
suaminya dan tidak dibatasi jumlah maksimalnya. Menurut pendapat kalangan Malikiyyah bila 
melebihi sepertiga hartanya harus disertai izin suaminya. 


2. Dalam hal ini sesuai poin nomor 1 istri tidak berdosa meskipun tidak mematuhi perintah suami, 
karena nadzar adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, dan mengelola harta sendiri (milik istri 
pribadi) tidak wajib mendapat ijin dari suami. 


Referensi : 


? Masaji Antoro 

Wanita yang bersedekah dengan hartanya sendiri. Menurut kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan 
pendapat terkuat dikalangan Hanabilah, wanita yang telah dewasa dan pintar diperbolehkan 
mengelola hartanya sendiri meskipun tanpa izin suaminya dan tidak dibatasi jumlah maksimalnya. 
Menurut pendapat kalangan Malikiyyah bila melebihi sepertiga hartanya harus disertai izin 
suaminya. 


sal 20 abi! ag Ai JB lagic AU 92) yubc 04 US vuglb US akun Lx UM MU SI9 R2 0 JB 
sal g Say ub ai S3 Gulo JB Leiglaos pic All 915) ulaic9 5029 5S yul mkug Ale All alan 
Sa Ao al ala dl ola 
si H2 Any al Ugio dang IL ol WB el lc il lgio € 3 sx JB 5 VI (eliulu Obosall Je II 
99 mdilasllg Fall Lah ynolg ygal lag LSI Abd JB #5 gi Ju Ld ru JB MD yo ya SN 
kaul lai yo Coal Id 1999........ Ad $9 CulS alas alga gal al Jl ac JB JL gi 
Bowl le gi Lia eat Lau las pd SSL AN aa Ug0gig elu Be9 Ulil 

bo asal Wl skill 29,5 39 dowtollg dial yol ISI AS J3 Jang ed yio yula0 39 Ely Uewowosig 
Jitualg Al Lasdx was Sawoll ale Jolell dab og sadl9 UNL danisll sig d9 ag SI OLI 98 gila 
GS CAS Uedlo 10 caso jl de gl 19293 LA de A93 u£ 50 lela yo ikal Bao sio ade 4 
ASlloll yss) 


Berkata Ibn Juraij, berceritera padaku al-Hasan Bin Muslim dari Thowus dari Ibnu Abbas berkata, 
"Aku menghadiri shalat Idul Fitri bersama Nabi, Abu Bakar,Umar, dan Utsman, semuanya 
mengerjakan shalat sebelum berkhotbah. Nabi keluar (lalu turun 6/62) seakan-akan aku masih 
melihat beliau ketika menyuruh orang banyak duduk dengan mengisyaratkan tangannya. 
Kemudian menghadapi mereka dan membelah barisan kaum lelaki (dan ini dilakukan sehabis 
berkhotbah). Sehingga, beliau mendatangikaum wanita bersama Bilal, lalu beliau mengucapkan, 
Yaa ayyuhan nabiyyu idzaa jaaakalmu'minaatu yubbaayi'naka f'alaa an laa yusyrikna billaahi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4200 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


syaian wa laa yasrigna wa laa yazniina wa laa yagtulna aulaadahunna wa laa ya'tiina bi buhtaanin 
yaftariinahu baina aidiihinna wa arjulihinnal' 'Hai Nabi, jika kamu didatangi oleh kaum wanita 
hendak mengadakan bai'at atau berjanji setia kepadamu (untuk tidak mempersekutukan sesuatu 
pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak 
mereka, dan tidak membuat-buat tuduhan perzinaan kepada orang lain dengantuduhan palsu.' 
Hingga selesai membaca ayat itu semuanya. Kemudian beliau bersabda setelah membaca ayat 
tersebut, 'Hai kaum wanita, apakah Anda sekalian seperti itu?'Seorang wanita di kalangan mereka 
menjawab, dan tiada seorang pun dari kaumwanita itu yang menjawab selainnya. la berkata, 
'Benar wahai Rasulullah." Al-Hasan(yang meriwayatkan hadits itu) tidak mengetahui siapa wanita 
yang menjawab itu. Nabibersabda lagi, 'Kalau begitu, maka bersedekahlah kalian!" Kemudian Bilal 
membeberkan pakaiannya, lalu dia berkata, 'Marilah, Anda sekalian adalah penebus ayahku dan 
ibuku.'Kemudian orang-orang wanita itu meletakkan cincin besar-besar dari emas(yang biasa 
dipakai pada zaman jahiliah dulu), juga meletakkan cincin ukuran biasa di atas pakaian Bilal itu." 


PELAJARAN PENTING DARI HADITS INI : 


1 
2. 


2 
. Bolehnya membuat tebusan untuk ayah dan ibu serta berfaedahnya perbuatan baik atas orang 


Anjuran menasehati dan mendidik kaum wanita tentang hukum-hukum Islam serta 
mengingatkan apa yang diwajibkan pada mereka 

Anjuran memberi dorongan pada mereka untuk gemar bersedekah serta mengkhusukan 
mereka dalam suatu majlis bila memang dirasa aman dari fitnah dan kerusakan 

Bolehnya mereka keluar ditempat shalat (keterangan lengkapnya akan datang) 


yang ia tebusi 


. Diperbolehkannya pemberian sedekah oleh wanita dari harta pribadinya tanpa seizin suaminya 


atau dalam batasan pemberian yang ditentukan maksimalnya, berbeda menurut kalangan 
Malikiyyah yang membatasi jumlah maksimalnya asalkan tidak melebihi sepertiga dari harta 
wanita tersebut. (Fath al-Baari 11/468|. 


Ld3og budSo IS Lello cu ade dls Agip Yg lg2293 US suts lello yo lali ira yl92 Cudall Iko y33 
ade Ali Lao al ol Cp yo Wll39 10335 sLAy NI Lo Cal ale Bob 3954 Y clllo JB3 seal 


Ya call oo R04 gd Jdg Y pl ds 43 Uglg5 Obi ella Ad aku 


Dalam hadits ini terdapat dalil akan diperbolehkannya pemberian sedekah oleh wanita dari harta 
pribadinya tanpa perlu izin suaminya dan dalam batasan pemberian yang ditentukan maksimalnya 
sepertiga hartanya, ini madzhab kami (Syafi'iyyah) serta mayoritas Ulama.Berkata Imam Malik 
“Tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dari hartanya kecuali atas izin suaminya, dengan 
sandaran dalil kami pada hadits nabi saat menanyai kaum wanita “Atas izin suaminya atau 
tidak ?“Melebihi sepertiga hartanya atau tidak”. Wallaahu A'lam. (Syarh an-Nawaawy ala Muslim 
VI/1731. 


2 Rampak Naung 


dag ll dnloi3NI Gol. Wb 

bo 3 roll 8 dng Jl ES Yal 

da Loud SS Junsig ole mill al WLSglell 9 Y3L Ul lol GNI Ing: 

| (1 Oksgleall - 

lo Ag al 9d 2.0 Lllo 98 3 mall 93 lis UN , Ja JI Alituo dlo dos A95 Ul ado eleia dsl 
lo 3 mai Ul Lelo (Geli Kalla Keldl 192856 IS) eio Riil J6 d 0lles Ugal » daud, Cold 


www.islamuna.info 


SUMPAH & NADZAR | 4201 | 


sal yo UBI uga Aogleoll Iu uc AS. 

2 ale. yall 

uldiual dl el 9 loolil pcs el 532 43 elalal ll at 44 all Jus ve ella 98 le ma lol 

v3 ada ds ade aa3gi gl kg: 

SI de295 U3L u99 10 Srll Yg, Lelo 0 sp Ad 3921 DB Kdagll Je Sila! pall :J33l Jail 

dls ade Bl yog ul Ja3 303 selo va said 2 153) 383 BI sena y3 NI digo lag Ya CI: 

(34eluill) 4 Aellal G0 Isi Laug LA ole Keras Ul JAS lay ed WE Ugolgd JJ Hallo ds 
PA na Na 

JUS el cad UB Ldb NI Us Ain yo Kalasi Yg MLS Jeb de Wil la Lawuti Asios N :JlS Gol ol 

2331 lleg S1. 

ALI dalas B0 3954 X JB - akug ale dl Kalo - gl ul - ie dl yg)» g520 Ly Ul uc cc 
leionoc 1295 Jl ISI dl 93 Lol 2 ol) ss )Ala, S2 (k95) 

alay “plug ale dll Lala - il Iga dl Gil Wa Ul, 0x5 00 Au o Sol Ou All uc yg 

NI, al Gllo wd ilsal 335 N Gil ): - akug ale dl am - il Jaa Jl ago CE wu HCl Lp 

cas! Ja Jli8 - plug Gale Ali cadas - All Iga, a08 asi HeES)S ebagy Caliuul Jah , la 3 LA 

IN alus le All slao - All guy , Lgi Abi asi Jl IS leabu Ira Ul cb) 

Jo3 s9 1 Ula 9d le595S , ella wd liglas9 , lello 53 AS ldsol Ig sll .lillao yaaJI ane ul aa 

dy ala 9 , lou sals BL.Y sulg dozl abal us @lg,9 Sial usls du29LaJI 9 dusisJI 9 «S9 uylatuw 

eU le petal os" 

Leola Lodlo 0 Leio Igo Jln 19-e lal US ala Ig 5 Ol KI Isg Y Isiol Gal Gelb d sales all Ja 

Baal 0S Ulah dal basal 33 

2U355 Lo Igisl Igial Gaal! al ) sollei JB9 «(351 3) Ciuaiall Serial $ alkes all J3 

on oles Ioi Al (548 d2 usa R8 G9 SEII9 Aelas Ng AS Ng Ad R5 N Ap gub Ul JB Gp 

cl yw X9, Lai Ul ob 4g gl, Sl ul gp Ya, Sbs boluns BEAN ale san Saba 

dos Yg « CI): 

(4 selada 0 Unid ogS3 Luis dio santi 00 SI Lab UB Ui Seiko sud Igilg $ 2oles AU Jai, 

Gil ol yudi 0d Culb bo a93 All al. 

d9 do Got 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb//946929368663205 


4479. BOLEHKAH MENCABUT / MEMBATALKAN SUMPAH 
? 
PERTANYAAN : 


2 Syamsul Mu'allim 
Assalamu 'alaikum, ada pertanyaan titipan : Bagaimana hukum mencabut / membatalkan sumpah 
yang sudah sah ?? Kalau boleh, apakah ada kafarotnya ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Sumpah yang telah terucap itu Tidak boleh atau tidak bisa dicabut : 


vatil ye saill sokais also yaulg « leiigig Gkuleng byass ag SI d9 SU UNI Igsatu Ng 
Iin! Gaal UST 9d LSI9 « guna! Jalin CAK aya UB «ad MSN lan doyeo Y « HS 30ll Ula 
“aal long « IiStis IS3 SSL 39 Jlis «li 00 al Lo LAKI H3 SU LM da3 AN 0 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4202 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-491&idto-491&bk no-66&ID-507 


Solusinya sumpahnya dilanggar dan bayar kafaroh : 
1:3, dell 
sda 02 WAS NI Lgio Ly SU Si wu ade Als Y Al cl 4 ul ala yul : akug le AVI ac J3 
S9 oa sd SJ OS Lio Lu ld 48 S3 yu le ls yo : NI empal 939 5 3D SI cal 
23 9 SJ UW9 D4 Lio Lu SL Knodl ade Sal Als Isl : da9 999 Uuog UC . 
used! dc Sola! yo LS Lili US9 « Si gl sesi Je ade Als yo ade Jp CnolsNI 0dd y3 
adeg « Call JS 2 )ESII le US Y ul ade Legong « Gale Gaio 139 8 SJ! Ao jig « Cidll Jd il 
I39 saodll asu Kd 3195 98 Iealisl9 « umall ade lgoni 392y N dil leg « cuall uc bus jam ul 
Js3 9d9 « was yo lelang lulu Jis dsn lo se3lallg gl cl 9Nla ella Id 3929 Call 
da3 5924 X 1 J3 pgslb pa6SUJI peka Coil « Cin ag Lg39S Kania : 1G SI « slaldll udlos 
dagati 39549 Jlddb yss lol9 « ukA0) a9009 MK lgi89 ade lgowati ) 955 NG « dai dolac MY Cun 
dilcl «3 « Ud UUS padi yg5u N : Jb3 . dmogoll Cia Lula uas oiiwlg « 8S Jl Junsu 3921 bS 
md: lal! Kagiislg Ulsuol9 dani gol J3 « dosa! a85 leil sal dc , 9g0o2lI9 « dmogoll dc 
2S JI Juni ade yubillg « Eno NI dd pdlab ,agomll Jadg « Jl IL Cun de 3 BII uni . 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-50458idto-5060&bk no-538&1D-755 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1046905418665599/ 
www.fb.com/notes/1053709704651837 


www.islamuna.info 


BAB 


JINAYAT - HUDUD - 
JIHAD 


| 4204 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


21 JINAYAT - HUDUD - JIHAD 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jinayat, 
hudud dan Jihad. 


0046. Syahidkah Pelaku Bom Bunuh Diri 
PERTANYAAN : 
Achonk Misbah 


Bagamana hukumnya bom bunuh diri dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti teroris, 
dan bagaimana menurut islam tennantg amar ma'ruf nahi mungkar ??? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam. Kalau bom bunuh diri untuk para pelaku gerakan separatis seperti yang terjadi 
di Negara Indonesia ini termasuk hal yang haram meskipun berdalih amar ma'ruf di samping 
bunuh diri itu sendiri termasuk DOSA BESAR juga berarti menentang undang-undang yang 
diperlakukan di negara ini : 


P2 ae Slam 

Ae G3 SA Tin Ea Yi Jae SI IP MIA Da Lie Sp Ca OLS j3 AI ip Ls 
Kp dadar 

Artinya : Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW. : “Barang siapa 


bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka jahanam 
dengan terlempar selama-lamanya. 


286 — 285 : j2 6 Hedi Rey jl 


Lake Yg JEy GE VI Al adi yadidi Uas Y, Is dl JB AL Sd ag PUS LSN ya peng GUIYY el Ulas YI 
Hen JB Gm kendi Se Ely dab pay on JB yk j3 dal psi Ol elgkill 3 Ay Lage S4 OS AI Ol (Kendil 
ya Sp Uein JII 3 on gle (de Jap Ea Ujang AU ON LAS dala Usalas Anji JadiY Jay 3S ale Cena Yy Jaman 

bah Upah Tel NAS Upah (SO 3 Piton JUS ye demi Jaih Joe ya G3 


Artinya : Bunuh diri adalah harom denga kesepakatan para ulama' dan dipandang dosa yang 
paling besar setelah syirik kepada Allah. Allah berfirman ( artinya ): “ Janganlah kalian semua 
membunuh jiwa yang diharomkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hag”, dan firman Allah 
( artinya ): “Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang 
terhadap kamu semua”. Para Fugoha' menetapkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri lebih 
besar dosanya dari pada orang yang memerangi orang lain, dan dialah orang fasig dan 
menganiaya dirinya, hingga sebagian ulama' mengatakan bahwa dia tidak dimandikan dan 
disholati sebagaimana para pembangkang. Ada pendapat lain bahwa dia tidak diterima taubatnya 
karena memberatkan atas kesalahannya sebagaimana dlohirnya sebagian hadits menunjukkan 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4205 ) 


keabadiannya dalam neraka. 
AE 
tni 351 P2 ab samp MA op AAS Fendi lea BUSI Dae edi kai 
La Anget ya A Ja op Jali DG Ul 
Artinya : "Adapun orang yang terbunuh itu dari ahlul baghyi (pemberopntak) maka mereka bukan 
termasuk mati syahid dengan pasti." 


Namun bila gambarannya seperti pertanyaan di atas apakah juga termasuk mati syahid dan di 
perbolehkan, dalam hal ini ulama berselisih pendapat : 


286 — 285 : 5 6 Hedi ey jl 


Jika AI Opal ah yaa AS ol Orakuaki ya Jong pp Jgn deli Halo 11 3 gd So Ie Ani ppm LL 
33 Had Up Bj Ah OS) AI HalS 2 alah OLS Ol JUS ya MESIN de ebi Joni pIAEI joe JI RSI WI candi 
9 ea PR Kia SI Jap Alb Ie ey de JI IS, — JB Ol JI — Uilbesl S3 yng DB dadi Lola le 
JB OI ASASI II Seaeh Ijab Y, Il dya dn id KI JI Gadai eU Ia ptt Yy O peka! Ag padra NAN jp — 
crelaak! HA SITI RAIN 9 yng HUI Sole Calo Sg dng Raga dad OY aj yr Sis emual, YA ol JB MIS 
SE Ll Lah poin del y pia Jika UT gl STAY ngisi hrao AI dls 


Artinya : Kedua masuknya seseorang pada barisan musuh. Para Fugoha' berselisih pendapat 
tentang bolehnya seorang diri kaum muslimin masuk kebarisan pasukan musuh dengan keyakinan 
dia akan terbunuh. Ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh seorang muslim mendatangi 
pasukan kafir dalam jumlah banyak apabila bertujuan meninggikan kalimah Allah dan dia 
mempunyai kekuatan dan persangkaan adanya pengaruh dikalangan orang-orang kafir walaupun 
dia yakin akan kehilangan nyawa, maka yang demikian itu tidak dianggap bunuh diri. -— sampai 
perkataan Mushonnif- demikian pula jika ia yakin dan menyangka dengan kuat bahwa ia akan 
dibunuh akan tetapi dia akan benar-benar dapat mengalahkan/ menghancurkan/menimbulkan 
pengaruh yang dapat diambil manfaat oleh kaum muslimin. Tindakan seperti ini tidak dipandang 
mencampakkan diri pada kebinasaan yang dilarang oleh firman Allah ( artinya) : “ Janganlah kalian 
mencampakkan dirimu pada kehancuran “. — sampai perkataan Mushonnif- Ibnul “Arobi berkata : 
yang shohih menurut saya tindakan tersebut boleh karena mengandung empat aspek (1) 
Mengharapkan mati syahid (2)Adanya kemenangan (3) Memberanikan umat Islam melawan orang 
kafir dan (4) melemahkan mental musuh. 


0169. Membunuh Karena Akan Diperkosa 
PERTANYAAN : 
Yan Al Hidayat 


Assalamu'alaikum wr.wb. gmn tuh hukum.a membunuh majikan dikarenakan dia ingin diperkosa 
dengan majikan.a?apa Ingsng hkm gisos tnpa liat apalgi perkara yang trjadi. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4206 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum Salam. Apabila yang dilakukan Korban dalam rangka menghindarkan pemerkosaan 
yang sedang terjadi maka ditafsil : 


m Apabila terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada pemerkosaan (seperti meraba, mencium 
dll) pembunuhan dalam rangka membela diri dibenarkan setelah melalui tahapan-tahapan yang 
memungkinkan seperti membentak, berteriak, memukul dll. 


" Apabila pelaku sudah memasukkan mr 'p' kedalam miss v' maka pembunuhan bisa langsung 
dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan menurut gaul dloif. 


" Apabila yang dilakukan Korban itu tidak pada saat kejadian pemerkosaan maka termasuk 
pembunuhan yang tidak dibenarkan syara' 


Dasar Pengambilan Hukum 
Hasyiyah I'anat al Thalibin IV hal 192 
)lans b yuni dat Dia BLAS ad Il Tile IKI Pr LAS (SA Ol) IRI (HEIU) ppaali JA (Had 
Uya SUS YI OS) maki) dl due, Hb ayah ISI OA ga JAM 22 Ny Baal pa M3 ON Jb gais 
sea lal HA alay Ja HA Blah Tni Sand ye AI Sati y Lain JAN adl ipa eny SA as 
BUY Bakung Y Bed JS 3 03 Ga Bul Ola Jai, ola of AB Tart 3 dis A NATA La) 
Mughni al Muhtaj IV hal 138 
AN BA SAY SY hn SO mepual Siadi YP ILY dede Jali) Lanlly bpk abal Jia OLS j3 HAN 
03 5 yul! Serat Ag S AAS. yua 9. 
Hasyiyah Jamal 
ba OS 3, 25 P & HA HE daa Y aa Iis dl Ar PE s 25 ul, an lg 
Nihayat al Zain 358 
| eat pad A3 II Iya Jp dd HI Ida Bel 2 AI Nag —3 Ab ji D0 BUY oya OLS jae Uh 
Ata Su. 
0174. Menggugurkan Kandungan Untuk Keselamatan Ibu 
PERTANYAAN : 
Husnul Bashori 


"Jika seseorang dihadapkan pada 2 dharar yang dilematis maka harus mendahulukan yang 
akhaffud dhararaini (mudharrat yang lebih ringan)". Ada seorang ibu hamil, saat dalam kondisi 
kritis menjelang melahirkan, dokter ahli yang menanganinya dengan tindakan terpaksa meminta 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4207 ) 


sang suami untuk memilih 2 opsi yang sangt dilematis terkait keselematan istri dan janinnya. Opsi 
1, membunuh janin yang ada dalam rahim istrinya demi keselamatan sang istri. Opsi 2, 
mengeluarkan janin dengan mengorbankan nyawa sang istri. Pertanyaannya, opsi yang manakah 
yang termasuk akhaffud dharaini ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Boleh menggugurkan kandungan demi menyelamatkan nyawa sang ibu apabila informasi 
keharusan menggugurkan kandungan tersebut dari dokter yang mahir dan dapat di percaya. 


189 188 5d 2 SAY mani 


SNM Lgale (ob Ob dal Halu (de jet 0) yataa OI A8 yi ya Ke—anlo Ade ) S3 Com Ainan jl Ale OLS ISI Jadul Joliual 7 SY 
SEN JI pe Ran JUS Akagg SI 9 jl Ag pup VI Ll ANE Jill gI BLS distal ag About j yauad Ol yatual Ga 
SUS Jill gl Wita goa MUA y UE ya aa dal lan 3 orde ea Ol opa Oma SBY ya 3 — Abal 

dil 


“Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan ketika berupa embrio atau sudah berbentuk 
segumpal daging, sehingga ada keputusan dari tim kedokteran terpercaya yang menyatakan 
bahwa, apabila kandungan tidak digugurkan, akan berdampak buruk pada keselamatan sang ibu, 
seperti adanya kekhawatiran akan meninggalnya sang ibu apabila tidak digugurkan. Dengan 
demikian, diperbolehkan menggugurkan kandungan setelah mengerahkan semua media yang 
ada, sebab pengguguran semacam ini akan berhadapan dengan keberadaan kandungan yang 
telah kokoh di dalam rahim ibu (tahap ke tiga). Dan setelah lewat masa empat bulan dari 
kehamilan, tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan sampai ada ketetapan dari tim dokter 
spesialis terpercaya yang menyatakan, bahwa keberadaan janin dalam perut ibunya dapat 
menyebabkan kematiannya. Kendatipun boleh menggugurkan janin tersebut, tetapi harus 
berupaya mengerahkan segala cara untuk menyelamatkan si janin agar tetap hidup”. 


Lebih detai tentang hukum aborsi : www.fb.com/notes/126856127355993 
0323. ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM 


Sebelum membahas hukum aborsi, ada dua fakta yang dibedakan oleh para fugaha dalam 
masalah ini. Pertama: apa yang disebut imlash (aborsi, pengguguran kandungan). Kedua, isgath 
(penghentian kehamilan). Imlash adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang 
dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya. 


Dalam hal ini, tindakan imlash (aborsi) tersebut jelas termasuk kategori dosa besar, merupakan 
tindak kriminal. Pelakunya dikenai diyat ghurrah budak pria atau wanita, yang nilainya sama 
dengan 10 diyat manusia sempurna. Dalam kitab Ash-Shahihain, telah diriwayatkan bahwa Umar 
telah meminta masukan para sahabat tentang aktivitas imlash yang dilakukan oleh seorang 
wanita, dengan cara memukuli perutnya, lalu janinnya pun gugur. Al-Mughirah bin Syu'bah 
berkata: 


al Pan A3 pelan y Ale SI Iko SI Sega 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4208 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Rasulullah saw. telah memutuskan dalam kasus seperti itu dengan diyat ghurrah 1 budak pria 
atau wanita.” 


Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Muhammad bin Maslamah, yang pernah menjadi wakil Nabi 
saw. di Madinah. Karena itu, pada dasarnya hukum aborsi tersebut haram. 


Ini berbeda dengan isgath al-haml (penghentian kehamilan), atau upaya menghentikan kehamilan 
yang dilakukan secara sadar, bukan karena keterpaksaan, baik dengan cara mengkonsumsi obat, 
melalui gerakan, atau aktivitas medis tertentu. Penghentian kehamilan dalam pengertian ini tidak 
identik dengan penyerangan atau pembunuhan, tetapi bisa juga diartikan dengan mengeluarkan 
kandungan-baik setelah berbentuk janin ataupun belum-dengan paksa. 


Dalam hal ini, penghentian kehamilan (al-ijhadh) tersebut kadang dilakukan sebelum ditiupkannya 
ruh di dalam janin, atau setelahnya. Tentang status hukum penghentian kehamilan terhadap janin, 
setelah ruh ditiupkan kepadanya, maka para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, baik 
dilakukan oleh si ibu, bapak, atau dokter. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk 
penyerangan terhadap jiwa manusia, yang darahnya wajib dipertahankan. Tindakan ini juga 
merupakan dosa besar. 


“Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang 
hag.” (AS al-An'am (6J: 151). 
Al-Bukhari dan Muslim juga menuturkan riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan: 


af Pee Ba Tea Oa ITA oa dekan 3 Ade AI ol II Tag 
“Rasulullah telah memutuskan untuk pembunuhan janin wanita Bani Lihyan dengan ghurrah 1 
budak pria atau wanita. 


Janin yang dibunuh dan wajib atasnya ghurrah adalah bayi yang sudah berbentuk ciptaan (janin), 
misalnya mempunyai jari, tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lain. Mengenai penghentian 
kehamilan sebelum ditiupkannya ruh, para fugaha telah berbeda pendapat. Ada yang 
membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Menurut kami, jika penghentian kehamilan itu 
dilakukan setelah empat puluh hari usia kehamilan, saat telah terbentuknya janin (ada bentuknya 
sebagai manusia), maka hukumnya haram. Karenanya, berlaku hukum penghentian kehamilan 
setelah ruhnya ditiupkan, dan padanya berlaku diyat ghurrah tersebut. Karena itu, tema 
pembahasan penghentian kehamilan dalam konteks ini meliputi beberapa hal: 


1. Jika seorang wanita yang tengah mengandung mengalami kesulitan saat melahirkan, ketika 
janinnya telah berusia enam bulan lebih, lalu wanita tersebut melakukan operasi sesar. 
Penghentian kehamilan seperti ini hukumnya boleh, karena operasi tersebut merupakan 
proses kelahiran secara tidak alami. Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya 
sekaligus. Hanya saja, minimal usia kandungannya enam bulan. Aktivitas medis seperti ini 
tidak masuk dalam kategori aborsi: lebih tepat disebut proses pengeluaran janin (melahirkan) 
yang tidak alami. 


2. Jika janinnya belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap dipertahankan 
dalam rahim ibunya, maka kesehatan ibunya bisa terganggu. Dalam kondisi seperti ini, 
kehamilannya tidak boleh dihentikan, dengan cara menggugurkan kandungannya. Sebab, 
sama dengan membunuh jiwa. Alasannya, karena hadis-hadis yang ada telah melarang 
dilakukannya pengguguran, serta ditetapkannya diyat untuk tindakan seperti ini. 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4209 ) 


3. Jika janin tersebut meninggal di dalam kandungan. Dalam kondisi seperti ini, boleh 
dilakukan penghentian kehamilan. Sebab, dengan dilakukannya tindakan tersebut akan bisa 
menyelamatkan nyawa ibu, dan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapinya, 
sementara janin tersebut berstatus mayit, yang karenanya harus dikeluarkan. 


4. Jika janin tersebut belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap 
dipertahankan dalam rahim ibunya, maka nyawa ibunya akan terancam. Dokter pun sepakat, 
kalau janin tersebut tetap dipertahankan-menurut dugaan kuat atau hampir bisa dipastikan- 
nyawa ibunya tidak akan selamat, atau mati. Dalam kondisi seperti ini, kehamilannya boleh 
dihentikan, dengan cara menggugurkan kandungannya, yang dilakukan untuk menyembuhkan 
dan menyelamatkan nyawa ibunya. Alasannya, karena Rasulullah saw. memerintahkan 
berobat dan mencari kesembuhan. Di samping itu, jika janin tersebut tidak digugurkan, ibunya 
akan meninggal, janinnya pun sama, padahal dengan janin tersebut digugurkan, nyawa ibunya 
akan tertolong, sementara menyelamatkan nyawa (kehidupan) tersebut diperintahkan oleh 
Islam. Dengan demikian, dalil-dalil tentang kebolehan menghentikan kehamilan, khususnya 
untuk menyelamatkan nyawa ibu, juga dalil-dalil berobat dan mencari kesembuhan, pada 
dasarnya merupakan dalil mukhashshish bagi hadis-hadis yang mengharamkan tindakan 
pengguguran janin. Secara umum dalil haramnya pengguguran kandungan tersebut 
dinyatakan dalam konteks pembunuhan, atau penyerangan terhadap janin. Karena itu, 
penghentian kehamilan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu tidak termasuk dalam 
kategori penyerangan, dan karenanya diperbolehkan. Wallahu a'lam bi ash-shawab. | Hakam 
elChugdrie J. 


0500. Hukum O@ishash 


A. PEMBUNUHAN 
Macam-macam pembunuhan dan hukumnya : 


Pembunuhan ada 3 macam (1) Pembunuhan yang disengaja (Matlul “amad): (2) Pembunuhan 
yang tidak disengaja (@atlul syibhul “amad), dan (3) Pembunuhan yang tidak ada unsur 
membunuh (Gatlul Khatha”) 


1. Pembunuhan yang disengaja (@atlul '“Amad) 


lalah pembunuhan yang direncanakan, dengan cara dan alat yang bisa (biasa) mematikan. 
Seperti : 
- Membunuh dengan : menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat- 
alat yang berat, dan alat-alat yang lain. 
: Membunuh dengan : memasukkan dalam sel yang tidak ada udaranya, disekap dalam es 
dll. 
: Membunuh dengan : diberi racun, diberi obat yang tidak sesuai, disuntik dengan obat 
yang bisa mematikan. 
: Membunuh dengan : dibiarkan tidak diberi makan, minum dll. 


Pembunuhan yang disengaja tersebut wajib digishash, sebagaimana firman Allah AS. An Nisaa: 
93 dan dipertegas dengan hadits rasulullah, “Tidak halal (haram) membunuh orang muslim, 
kecualiada (salah satu) 3 sebab : kafir sesudah iman, berzina sesudah kawin dan membunuh oran 
g tanpa hak, baik karena dhalim dan permusuhan. (HR. Tirmidzy dan Nasas') 


Orang yangmembunuh tanpa ada hak, harus digishash, harus dibunuh juga. Kalau ahli waris 
(yang terbunuh) memaafkan pembunuhan tersebut, pembunuhan tidak digishash (dihukum bunuh) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4210 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tetapi harus membayar diyah yang besar, yaitu harus membayar dengan seharga 100 ekor unta 
tunai, pada waktu itu juga. Hal ini selaras dengan hadits rasulullah, Barang siapa yang membunuh 
dengan sengaja, maka ia diserahkan pada keluarga terbunuh. Apabila mereka mengkehendaki 
maka membunuhnya atau minta diyah dengan 30 ekor unta higgah, 30ekor unta jadzaa'ah dan 40 
ekor unta khalafah (jumlahnya 100 ekor unta). Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli waris si 
terbunuh). Demikian itu untuk memperkeras terhadap pembunuhan. (HR. Tirmidzi) 


2. Pembunuhan tidak sengaja (Oatlul syibhul 'amad) 


Pembunuhan tidak sengaja ialah perbuatan terhadap diri seseorang dengan alat atau sesuatu 
yang biasanya tidak mematikan. Tetapi seseorang itu mati karena perbuatan atau tindakannya. 
Contoh orang memukul oran g lain dengan sapu lidi kemudian yang dipukul mati. 


Pembunuhan tidak sengaja tidak kena hukuman gishash tetapi pembunuhnya harus membayar 
diyat besar, sebagaimana diyat bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan ahli waris terbunuh. Diyat 
itu boleh dibayar selama 3 tahun dengan angsuran setiap tahun 1/3-nya. 


3. Pembunuhan tidak ada unsur membunuh (@atlul Khathaa”) 


Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh ialah perbuatan yang tidak ditujukan kepada 
seseorang tetapi seseorang mati karena perbuatannya. Misalnya orang melempar batu ke hutan 
tiba-tiba oran g mati terkena batu tersebut. 


Orang membunuh orang lain tidak sengaja wajib memerdekakan seorang budak mu'min adil 
B. AISHASH 
1. Pengertian @ishash 


Menurut syaraa' gishash ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan melukai 
merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelangarannya. 


2. @ishash ada 2 macam : 
a. Oishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. 


b. @ishash anggota badan, yakni hukum gishash atau tindak pidana melukai, merusakkan 
anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan. 


3. Syarat-syarat @ishash 
a. Pembunuh sudah baligh dan berakal (mukallaf). Tidak wajib gishash bagi anak kecil atau 
orang gila, sebab mereka belum dan tidak berdosa. 
b. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Tidak wajib gishash bapak yang membunuh 
anaknya. Tetapi wajib gishash bila anak membunuh bapaknya. 
c. Oran g yang dibunuh sama derajatnya, Islam sama Islam, merdeka dengan merdeka, 
perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak. 
d. Gishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, 
seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga. 
e. Gishash itu dilakukan dengn jenis barang yang telah digunakan oleh yang membunuh 
atau yang melukai itu. 
f. Oran g yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali jiwa oran g kafir, pezina 
mukhshan, dan pembunuh tanpa hak. Hal ini selaras hadits rasulullah, “Tidakklah boleh 
membunuh seseorang kecuali karena salah satu dari tiga sebab: kafir setelah beriman, 
berzina dan membunuh tidak dijalan yang benar/aniaya' (HR. Turmudzi dan Nasa3) 


4. Pembunuhan olah massa / kelompok orang 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4211 ) 


Sekelompok oran g yang membunuh seorang harus digishash, dibunuh semua.. 
5. Gishash anggota badan 


Semua anggota tubuh ada gishashnya. Hal ini selaras dengan firman-Nya, “Dan kami telah 
tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata 
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) 
ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) 
penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.' (AS. Al-Maidah : 45) 


C. HIKMAH @ISHASH 


Hikmah gishash ialah supaya terpelihara jiwa dari gangguan pembunuh. Apabila sesorang 
mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh juga. Karena akibat perbuatan membunuh oran g, tentu 
ia takut membunuh oran g lain. Dengan demikian terpeliharalah jiwa dari terbunuh. Terpeliharalah 
manusia dari bunuh-membunuh. 


Ringkasnya, menjatuhkan hukum yang sebanding dan setimpal itu, memeliharakan hidup 
masyarakat: dan Al-@uran tiada menamai hokum yang dijatuhkan atas pembunuh itu, dengan 
nama hukum mati atau hukum gantung, atau hukum bunuh, hanya menamai hukum setimpal dan 
sebanding dengan kesalahan. Operasi pemberantasan kejahatan yang dilakukan pemerintah 
menjadi bukti betapa tinggi dan benarnya ajaran islam terutama yang berkenaan hukum gishash 
atau hukum pidana Islam. 


D. DIYAT 

1. Pengertian Diat 

Diyat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. 
a. Bila wali atau ahli waris terbunuh memaafkan yang membunuh dari pembalasan jiwa. 
b. Pembunuh yang tidak sengaja 
c. Pembunuh yang tidak ada unsur membunuh. 

2. Macam-macam diyat 

Diyat ada dua macam : 

a. Diyat Mughalazhah, yakni denda berat 


Diyat Mughalazhah ialah denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja jika ahli waris 
memaafkan dari pembalasan jiwa serta denda aas pembunuhan tidak sengaja dan denda atas 
pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan dibulan haram, ditempat 
haram serta pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Ada pun 
jumlah diat mughallazhah ialah : 100 ekor unta terdiri 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta 
berumur 4 tahun serta 40 ekor unta berumur 5 tahun (yang sedang hamil). 


Diat Mughallazah ialah : 
: Pembunuhan sengaja yaitu ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa. 
: Pembunuhan tidak sengaja / serupa 
- Pembunuhan di bulan haram yaitu bulan Zulgaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 
- Pembunuhan di kota haram atau Mekkah. 
: Pembunuhan orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaanseperti Muhrim, 
Radha'ah atau Mushaharah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4212 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


: Pembunuhan tersalahdengan tongkat, cambuk dsb. 
: Pemotongan atau membuat cacat angota badan tertentu. 


b. Diyat Mukhaffafah, yakni denda ringan. 


Diyat Mukhoffafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah. Jumlah dendanya 100 ekor unta terdiri 
dari 20 ekor unta beurumur 3 tahun, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 
tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun. 


Diyat Mukhoffafah dapat pula diganti uang atau lainya seharga unta tersebut. Diat Mukhoffafah 
adalah sebagai berikut : 

: Pembunuhan yang tersalah. 

: Pembunuhan karena kesalahan obat bagi dokter. 

- Pemotongan atau membuat cacat serta melukai anggota badan. 


3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai diat : 
a. Masa pembayaran diyat, bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai waktu itu juga. Sedangkan 
pembunuhan tidak sengaja atau karena tersalah dibayar selama 3 tahun dan tiap tahun 
sepertiga. 
b. Diyat wanita separo laki-laki. 
c. Diyat kafir dhimmi dan mua'hid separo diat muslimin. 
d. Diyat Yahudi dan Nasrani sepertiga diat oran g Islam. 
e. Diyat hamba separo diat oran g merdeka. 
f. Diyat janin, sepersepuluh diat ibunya, 5 ekor unta. 


4. Diyat anggota badan : 


Pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacad atau melukai anggota badan dikenakan 
diyat berikut : 


Pertama : Diyat 100 (seratus) ekor unta. Diat ini untuk anggota badan berikut : 
a. Bagi anggota badan yang berpasangan (kiri dan kanan) jika keduan-duanya potong atau 
rusak, yaitu kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, kedua bibir (atas bawah) 
dan kedua belah buah zakar. 
b. Bagi anggota badan yang tunggal, seperti : hidung, lidah, dll.. 
c. Bagi tulang sulbi (tulang tempat keluar air mani laki-laki) 
Kedua : Diyat 50 ekor unta. Diyat ini untuk anggota badan yang berpasangan, jika salah satu 
dari keduanya (kanan dan kiri) terpotong. 


Ketiga : Diat 33 ekor unta ( sepertiga dari diatyang sempurna). Diyat ini terhadap : 

a. Luka kepala sampai otak 

b. Luka badan sampai perut 

Cc. Sebelah tangan yang sakit kusta 

d. Gigi-gigi yang hitam 
Gigi satu bernilai 5 ekor unta. Kalau seseorang meruntuhkan satu gigi orang lain harus membayar 
dengan 5 ekor unta. Kalau meruntuhkan 2, harus membayar 10 ekor. Bagaimana kalau seseorang 
meruntuhkan semua gigiorang lain, apakah harus membayar 5 ekor unta kali jumlah gigi 
tersebut ? Ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat : cukup membayar diyat 60 ekor unta 
(dewasa). Ulama lain berpendapat harus membayar 5 ekor unta kali jumlah gigi. 


Hal Sumpah 
Orang yang menuduh membunuh harus mengemukakan bukti dan oran g yang menolak tuduhan 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (4213) 


harus bersumpah. Apabila ada pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya, wali dari yang 
terbunuh bisa menuduh kepada sesorang atatu suatu kelompok yang mempunyai kaitan dengan 
pembunuhan, yaitu menyebutkan data-data. 


Data-data yang dikemukakan seperti : 
- Orang yang dituduh pernah bertengkar pada hari-hari sebelumnya 
- Orang yang dituduh pernah disakitkan hatinya. 
- Adanya alat yang hanya dimiliki oleh tertuduh 
- Adanya berita dari seseorang tertuduh kalau tidak menerima tuduhan bisa membela diri 
dengan bersumpah, bahwa ia betul-betul tidak membunuh. 


E. KIFARAT PEMBUNUHAN 


Pembunuh disamping dia wajib menyerahkan diri unutk dibunuh atau diat (denda) maka ia 
diwajibkan juga membayar kifarat. Diyat adalah jenis denda sebagai tanda penyesalan atau 
belasungkawa kepada keluarga korban. Sedang kifarat adalah jenis denda sebagai tanda taubat 
kepada Allah SWT. 


Ada pun kifarat akibat pembunuhan adalah memerdekakan hamba yang Islam atau dia wajib 
puasa dua bulan secara berturut-turut. Hal ini selaras dengan AS. An Nisaa: 92. | Hakam 
eLChugdrie J. 


1079. MAKNA SYAHADATUL LAWTS 


PERTANYAAN : 
Ahmad Halimy 
(292 pap) Hy Sold Lgi nih Oo Bol Lead Jai pap ya Ob yaa Gg. 
Wah maaf. mau tanya apa makna syahadatul lawts dalam ta'bir di atas tersebut 
JAWABAN : 
Ismael Kholilie 
dong OS UN Bako I de dna Kia Gaara denga Ol ya jl el Gaun Alia jl All An 3 ML Les 00, OI 
AAA adik ag Yg AS Bg Yg Roda gl Rao Bli JpiN Al Om) Upi Bniuo 3 TS 3 dal S alang jl Jus 
VOA gay! 


Syahadah lauts adalah bersaksi atas sebuah pembunuhan yang tidak dengan bukti bayyinah akan 
tetapi dengan adanya lauts(petunjuk yang menguatkan persaksiaannya). | -al figh al islami 7/5810 


|. 
Untuk lebih jelasnya silahkan buka kitab-kitab figh bab gisamah / wu 


1305. ANEKA TA'ZIR YANG DIPERBOLEHKAN 


PERTANYAAN : 
Ilman Nafi'an 


As salamu alaikum. Deskripsi masalah : Sudah tidak asing lagi di beberapa pondok,pengurus atau 
pihak pondok menetapkan aturan dengan cara menta'zir yang salah satunya dengan menarik 
uang(denda) bagi santri yang melanggar aturan2 yang tlah di tetapkan pihak pondok.NB:maaf, 
dalam kasus ini ane mggunakan contoh pada pesantren,krena ane yagin mreka tahu hkum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4214 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menta'zir dengan uang... pertanyaanya: 
1. bagaimanakah hukum menta'zir dengan menggunakan uang(mendenda).....?? 
2. jika tidak boleh,apakah ada cara lain yang membolehkanya,mgkin dengan hilah(mreka daya 
hukum).....?? 
3. hukum helah yang di perbolehkan seperti apa kriteria yang di perbolehkan menurut 
syar'i.....?? 'afwan goblahu 


JAWABAN : 
2 Dewi Rosita 


Di dalam madzhab syafi'i menghukum dengan denda uang itu tidak boleh,tapi menurut pendapat 
imam malik boleh menghukum dengan denda uang.....Batas pukulan mendidik yaitu dari pantat ke 
bawah,kalau pun organ atas yaitu hanya kuping dengan cara di jewer... 


2 Ghufron Bkl 


Menurut sbagian madzhab hanafi boleh menta'zir dengan pke uang tapi bla dah taubat harus di 
kembalikan uangy. | figh ala almadyhab al arba'ah 5/ 401 |. Yang tidak memperbolehkn silahkan 
dicek di tanwir al guluub, hasyiyah al jamal ala al manhaj dan gyoyah talkhis almurod hamisyi 
bughyah. 
2? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Nitip IBAROH.....M 
JW Il Yg LAI IL ajal 3£ Y) 
“Dan tidak boleh menta'zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil 
harta”. | Tanwiir al-Guluub Hal- 392 |. 
(SIA OTG Raga EL ee DJ de LAI Hai Y SL IU). 
As-Syafi'i berkata “Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan 
sebatas pada raga tidak pada harta”. | Sunan al-Kubraa Li al Baehagy VIII/279 |. 
(JW Is LN). 
“Ta'zir tidak boleh dengan mengambil harta”. | Hasyiyah al-Jamal V/164 |. 
dm KN ON (SE) JL dab) ji GA (MS) ia SY (TP SP dai II GIA ai pa) Ob JB 
Ios, DI gila). 
“Dan haram menta'zir dengan mencukur jenggot, memotong anggauta dan melukainya, Ta'zir 
diharamkan juga dengan mengambil atau merusak harta benda karena tidak terdapati ketetapan 
syara yang demikian dari prilaku yang dapat diikuti dan karena tujuan diperlakukan menta'zir demi 
mengajari tatakrama yang tidak ada ketentuan dengan merusak harta benda berbeda menurut 


Imam Tagiyuddin yang memperkenankan ta'zir dengan mengambil atau merusak harta benda”. 
| Mathaalib Ulin Nuhaa VI/224 |. 


ANEKA TA'ZIR YANG DIPERBOLEHKAN 
Cause JW ih apl 3 Yg ea ON ya Yg Koala Km 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4215 ) 


Seorang sahaya menganiaya sahaya lainnya, maka bagi sahaya yang menganiaya diperlakukan 
tazir dari sayyidnya sesuai petunjuk hakim atau yang ditempatkan pada posisinya dengan 
dipenjara, dipukul, atau dinaikkan keledai dengan berbalik dan semacamnya.Janganlah 
memberikan balasannya pada sahaya yang dianiaya, dan tidak diperbolehkan menta'zir dengan 
mengambil harta benda menurut kami (Syafi'iyyah). | Bughyah al-Mustarsyidiin Hal. 532 |. 


AA IP Rian Opa ed jl Olla Gang JI elang JI ASIN ma Le all yag ada jl TM AP ne Il ya pl aah 
Y er Bad ob ale tony angs el) HS jl bom! Uya PB Il Ngin o) fy yelis Lead ola2 3 Lia Ogay 
Hbgkall plgib oyth pall ena BUAS Ag Ol yag LA ll Mg mar II yag Ar SU US Ol, Lb 
“Bentuk TAZIR bisa dengan berupa dipenjarakan atau pukulan yang tidak menyakitkan, 
menampar, atau mencelanya dengan ucapan atau diasingkan dalam kurun kurang setahun 
didaerah yang panas atau kurang dari kurun separoh tahun didaerah yang dingin atau diberdirikan 
dalam satu majlis atau dibuka penutup kepalanya atau dicoreng hitam mukanya atau dicukur 
rambutnya bagi orang yang tidak suka potong rambut tapi tidak dicukur jenggotnya meskipun 
menurut kami hal demikian adalah makruh menurut pendapat yang paling shahih, atau dinaikkan 
pada keledai dengan berbalik dan diarak berkeliling ditengah-tengah orang banyak dan 
mengancamnya dengan aneka siksaan-siksaan lainnya”. | Nihaayah al-Muhtaaj VIII/21 |. Wallahu 
A'lam Bis showaab. 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/371255019563979/ 


1535. HUKUM EUTHANASIA 


PERTANYAAN : 
Hamba Nya 


Assalamu'alaikum, Mau nanya, saya pernah mendengar cerita di rumah sakit, ketika seseorang 
yang Sudah sekarat/tidak Sadar Dan dokter berkata kehidupannya atas izin Allah hanya 
bergantung pada alat oksigen yang terpasang, kemudian pihak keluarga dengan ikhlas mengakhiri 
Hidup si pasien dengan cara melepas alat oksigen tersebut.... Pertanyaannya bagaimana hukum 
dari tindakan itu ? Syukron. 


JAWABAN : 
2 Dewi Rosita 
Tindakan yang sepert itu tidak boleh.... Bughyah musytarsyidin hal 245 : 
Kam E SI ASIN Ileeoh SKL J8 delay Kabar ad Ud laga (Ah dalay Ada on plg Jera ab H Ula 
Ja SU dag Jet TIPE oa USU alas Il enadih SULE Jai Ja ob ads Sei UB pulas lailgalaia 
OSk 3 dbs LSN JI SUYY (ELY OLI jala OLS Kay HIS Se Goal Aedes Ol Kuna GELI oa JS 
Bj 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Apabila setelah alat tersebut dilepas pasien mati dan menurut dokter yang ahli 
dan adil kematiannya akibat terlepasnya selang oksigen tersebut maka termasuk pembunuhan 
yang disengaja (@atl al-Amdi)Sedang melepas selang tersebut diperinci sebagai berikut : 
n Apabila pasien tersebut termasuk orang yang tidak terlindungi darahnya (seperti kafir harby, 
orang yang meninggalkan shalat, orang murtad yang tidak mau bertobat, dsb.) maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4216 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hukumnya boleh. 
" Kalau pasien tersebut termasuk orang yang dilindung darahnya maka haram untuk dibunuh. 


Catatan : Menurut kalangan Malikiyyah pasien yang kehidupannya tergantung pada selang 
oksigen diatas maka melepas selang oksigennya tidak menetapkan hukum gishas. 


Uta Boa Oh Aale BA UR ga Ala latah La Ui Al pr Gg ya BAL PU Cat aah Uya Ol AA 
Dan semestinya tergolong pembunuhan dengan sengaja juga adalah bila seseorang mengambil 
kantong pelampung dari seorang perenang serta perkakas-perkakas sejenisnya yang dibutuhkan 


untuk pegangan berenang, dan sesungguhnya tidak ada perbedaan pengambilan tersebut antara 
diketahui oleh si perenang atau tidak. | Hasyiyah as-Syibro Malisy Nihaayah al-Muhtaaj 17/23 |. 


(333 JS Lana sd ejill ) 3d3 Jasosll 59 S5 (Wine Uiue R90 US) dlu (Lolos) US 
L WS Ol 383 dlu JSI Jlais Oo baiual dik 20 sal JI ale DG 
Bila seseorang membunuh orang yang sakita saat ia mengalami naza'/sekarat/yakni sisa-sisa 
hidup yang dimiliki seseorang sedang kehidupannya laksana hewan yang tersembelih maka 
baginya atas pembunuhan tersebut dikenakan gishas dan diberikan sepenuhnya pada kerabat si 
sakit yang meninggal dalam kondisi demikian sebab kemungkinan keberadaan hidupnya masih 
dimungkinkan terjadi saat si sakit telah terhindar dari hal mengakibatkan kematiannya. | Hasyiyah 
as-Syibro Malisy Nihaayah al-Muhtaaj 17/26 |. 
TAG LA AN YA ph mi aU en KP Kd Ka 
2 A3 Uh ad pn ON mm ol K3 pa an, —n) js II, 25 P3 pmanadl js PL Hadi Ja dj Hwa 
Hukum suatu pembunuhan terbagi atas lima macam : 
“ Wajib, membunuh orang murtad saat tidak mau bertaubat, kafir Harby bila tidak mau masuk 
islam atau membayar pajak 
» Haram, membunuh orang yang terjaga darahnya dengan tanpa adanya hak untuk dibunuh. 
« Makruh, pembunuhan seorang pejuang atas kerabatnya yang kafir bila tidak mencaci maki 
Allah atau utusanNya 
« Sunah, pembunuhan seorang pejuang atas kerabatnya yang kafir dan suka mencaci maki 
Allah atau utusanNya 
» Mubah, pembunuhan seorang pemimpin pada tawanan perang, maka kemashlahatannya 
diserhkan sepenuhnya padanya. 


| Tuhfah al-Muhtaaj 36/226 |. 
Vy Ad AS yi Bojal! G Ailia CE yah me! de PAN Flat! BLS Bae USU Aa OP, Knwldl Sae 
te JPN 3 yel 
Kaidah 239Hidup Pinjaman bagai tiada kehidupan menurut pendapat yang paling shahih.maka 
barangsiapa yang pembunuhannya terjadi dalam peperangan maka maka ia bagaikan orang yang 


telah mati dan tidak ada gishah dalam menyiapkan ia kemedan laga. | Al-Gawaa'id 11/482) . 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


» Mbah Godek 


Nderek urun rembuk semoga ini bisa membantu Ada seorang pasien memakai alat bantu 
pernafasan yang menurut kata dokter apabila alat itu dilepas akan mengakibatkan kematiannya. 
Pertanyaan : 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (4217) 


a. Bagaimana hukum melepas alat tersebut ? 
b. Tergolong Pembunuhankah orang yang melepaskan ? 


Jawaban : 


a. Apabila yang mengatakan dokter yang ahli (mahir) dan adil (adlur riwayah) atau tidak adil tapi 
yang diberitahu mempercayainya, maka hukum melepaskannya ditafsil: 
1. Apabila pasien tersebut berhak dibunuh (sebagaimana kafir haroby, tarikus sholat, murtad 
yang tidak mau berf setelah disuruh bertaubat dan lain-lain) maka hukumnya Boleh. 
2. Kalau tidak berhak dibunuh, maka hukumnya Tidak Boleh (Haram). 


b. Apabila setelah alat itu dilepas ternyata mati, dan kematian itu menurut sang dokter yang ahli 
dan adil, disebabkan terlepasnya alat tersebut, maka orang melepaskan alat tersebut termasuk 
gotil (pembunuh). Pengambilan ibarat : 

1. Al-Jamal, juz I, hal. 208 

2. A-Igna', juz II, hal. 198 

3. At-Tarifat, hal. 150 


say GA das dy III ed Bay WN Jas IP SL Sp ketan gitusila (208 ole (Jab ag 
tail (198 02 KYT Sy abako MEI LAS JI) Gara Sad Inka na d9 3S ng SI JI JI: 
Jang Il eka PIN YAN, CP ISL RAN J3 JaYG lag Loyang 0) Say Aly ly Kana AYI II Jai! lal 
2 yi ISI yan VI La JS alel Waton Kena ISL AA mal BSI Aa SI J3 UI, Genie peraali J3 GUI, Al 
AIM Sony & jet Jad ya JI150 0 0 Mal ILas 
Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/394570353899112/ 
1569. TIDAK DIPERBOLEHKAN MAIN HAKIM SENDIRI 
TERHADAP PENCURI 


PERTANYAAN : 
Timun Mas 


Assalamualaikum, minta ijin bertanya, dan mohon bantuan jawabanya : mencuri adalah hal yang 
dilarang oleh negara dan agama.perncuri ridak selamnay sakti dan selamat, kertika pencuri 
tertangkap basah tentu saja kegeraman warga spontan naik, sehingga apapun yang dapat 
diluapkan di ekpresikan seketika, pulilan tendangan cacian ludahan, bahkan mengngencingi pun 
bisa saja terjadi. Pertanyaanya adalah : 
1. BAGAIMANA HUKUMNYA MEMUKULI PENCURI yang KETANGKEP BASAH? 
2. PENGAKUAN PENCURI ATAS PRILAKUNYA KARENA SETELAH ADANYA PAKSAAN 
ATAU ANCAMAN DAN SEJENISNYA. APAKAH PENGAKUANNYA DI ANGGAP SAH ? 
sekian terima kasih, maaf ini habis ikut-ikutan mukuli pencuri. 


JAWABAN : 

2 Cecep Furgon 

1. Dalam amar ma'ruf nahi munkar mbo ya kita sebagai masyarakat harus tau/ sosialisasi kepada 
masyarakat bagai mana posisi kita dalam memelihara keamanan(dalam hal menangkap 
katakanlah basah pencuru) hal ini agar tidak terjadi perbuatan melampaui batas...masing-masing 


apalagi agama dan negara kita telah mengatur hal itu...apapun itu perbuatan yang melanggar 
hukum dan melampaui batas adalah dzalim............... | 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4218 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PI! de Leg ya dilas st alang Ily Oglamn 3 Oljan oya Lapan Soal LSN Op JS cl | Ola anna ) 
abs IS Odi STA OPY metal) mat 3 Jade y Hayu ya sole pa Ag gile du 


Dan Allah telah meletakan mizan(timbangan)- maksudnya bahwa segala sesuatu telah di timbang/ 
di ukur dan mengetahui takarannya/posisinya apapun bentuknya baik hisi maupun ma'nawi, Allah 
menciptakan itu(timbangan/ukuran/posisi) di bumi dimana ia menggantungkannya (agar menjadi 
nilai universal) di dalam hukum yang berlaku pada hambanya berupa kesetaraan, keadilan di 
dalam aktifitas mereka baik itu memberi atau menerimafaktifitas). Hal itu di ciptakan Allah Agar 
mereka tidak melampaui batas( lupa akan posisi dan aturan main) Wallahu a'lam...(tafsir nasafi). 


2. Pengakuan pencuri yang dipaksa ya tidak sah..( an laa yakuuna makruuhan) ini secara hukum 
agama, kalau dalam hukum negarakan bergantung terhadap bukti atau saksi dengan demikian 
berarti harus ada bukti bagi si pendakwa/hakim bahwa si pencuri mengaku dengan ikhtiar atau 
dari si pencuri bahwa ia di paksa (jika ingin bebas). 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 

1. Pencuri tersebut tetap tidak boleh dihakimi sendiri apalagi dibunuh baik secara perorangan 
atau secara massa, dan bila dilakukan pembunuhan atasnya meskipun secara massa 
dikenakan hukum gishas atas mereka. 

2. Pengakuan akibat dipaksa tidak berdampak pada hukum pidana bagi pelaku secara syariat 
islam apabila pemaksaanya memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. 


OP Aib AS Katak de doel on VI Aaja d da3 Du Ula Bra yag Leni V9 (OP) SI Ea aa Bm VI 
coilas Ummi SLEY JSI 


Kemudian bila ia masih mencuri kembali setelah dijalankan hukum potong (tangan/kaki) maka ia 
ditazir dan tidak boleh dibunuh....Barang siapa yang mencuri berulang-ulang tanpa terkenai 
hukum potong maka tidak terhukum potong kecuali hanya satu hukum had (potong tangan kanan 
saja) menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan dan kuat, maka cukuplah tangan 
kanannya atas anggauta tubuh lainnya karena tunggalnya tindakan kriminal. | Fath al-Mu'in IV/163 

|. 
(Ll ayo OS Jp) BIUS Aoly JS Gde tag SKM Open eta SI Tnonly mika cal (Aly gan Jaka Op) 
SIA SE FN aya Si Gaji 3 Jar dy Olla lu gay Jis jd dan Sob pr Tual mal cr os si 
ORI kaga baaji 3 JW OK Ul bjAlI Ja co ITE Jas OA ya eela JS OT ot ban Y 
Lele de sad Yg US Je S8 Jail 3 APV EL Kisi CS Ul Ba G Jb W 


(Keterangan dan dibunuh sekelompok masa akibat pembunuhan atas diri seseorang) hanya saja 
disyaratkan terjadinya mukafaah (persamaan dalam penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa seseorang) dan masing-masing dikenakan denda kriminal.(Keterangan seperti saat mereka 
melukainya dengan berbagai luka tubuh) artinya sekawanan masa tersebut melukainya dengan 
berbagai luka tubuh dengan memakai benda tajam atau alat berat.(Keterangan berbagai luka 
tubuh) yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan demikian tidak disyaratkan untuk 
terjadinya hukum gisas bagi masa tersebut tidak diharuskan masing-masing harus melakukan 
penganiaayaan yang penganiayaannya dalam kadar dapat mengakibatkan hilangnya nyawa 
seseorang bila sendirian namun cukup masing-masing dari mereka ikut andil dalam kriminal yang 
mengakibatkan terbunuhnya seseorang. | Paanah at-Thoolibiin IV/119 |. 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4219 ) 


CAB lis yf Olakay A4 AR La ji Je 0 KM 2d — Yg SW DE Segi Je AAL y Kila GA LAS 
ol Ig ab EP Of aa Jap ab de ebau Oly tam jl DA SY Bs gs 0 KN jae — Lily. osB 
ab ma AE Uh K0 Ja SL emas mg AAN) NASI mg JAS (3S Tao Ag patang YOU 
Gm SY 0G ol Ual kas pl gol SL. 
(| RINGKASAN J Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat untuk dapatnya dikatakan 'terpaksa' 
harus memenuhi beberapa syarat : 
1. Kemampuan pihak pemaksa untuk mewujudkan ancamannya sebab ia penguasa atau punya 
kemampuan mengalahkan seperti perampok dan sejenisnya 
2. Ketidakberdayaan pihak yang dipaksa untuk melawannya dengan melarikan diri atau lainnya 
dan ia percaya akan menerima segala bentuk ancamannya bila tidak memenuhi tuntutan pihak 
pemaksa 
3. Jenis ancaman berupa sesuatu yang membuat pihak yang dipaksa mengalami bahaya yang 
sangat berat seperti pembunuhan, pemukulan kasar, diikat, disekap, dirusak hartanya dan 
sejenisnya, sedangkan ancaman berupa umpatan, cacian maka tidak tergolong 
ancaman.Kalangan Syafi'iyyah menambahkan dari syarat diatas “Paksaannya bukan terhadap 
perkata hak”. | Al-Figh al-Islaam VI/528 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/422838497738964/ 
1594. BENTUK ZINA YANG TIDAK TERKENA HAD 


PERTANYAAN : 
Guslik An-Namiri 


Assalamualakum. Mau tanya Mbah, apakah termasuk zina anak anak yang berhubungan sebelum 
Baligh ?. Mohon tampilkan Ibarahnya juga..Syukran 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


Anak-anak yang melakukan hubungan intim tidak di namakn zina, karena belum mukallaf/baligh. 
| bajuri 2/229 |. Wahuwa iilaajul mukallafi walaw hukman fayasymilu assakroonu almuta'addi 
alwaadlihi hasyafatahu al ashliyata ila angoola wahoroja bil mukallafi asshobiyu wal majnuunu 
falaisa iilaaju kullin min humaa zina hagiigotan bal huma zina shurotan. | Bajuri 2/229 |. 


2? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Wr Wb. Tidak dinamai ZINA dan dikenakan hukuman dera namun dita'zir 
disesuaikan dengan kondisinya yang dapat menjerakan... 


LAALA ale Uc Ooo Ja Lage don YG Oyimlly Gamal alg. oo. dklor Ria Lagi only JS Uglor AN RSNI 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari 
keduanya seratus kali dera,” (@S. 24:2)...Sedangkan pelaku zina oleh anak kecil dan orang gila 


maka tidak ada hukuman HAD bagi keduanya, namun diberikan pendidikan adab yang 
disesuaikan dengan keberadaan keduanya. | Tanwiir al-@uluub 388-389 |. 


Ol Kd Jd Loe Pa Si (AA giga... (OB) Jleil Ge LP 3 Oya ABU gl (alel) lpg (AE) 
Oya DG CS pb Ol Kdi Oyiomkiy cab dg TP 0 Kang SA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4220 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Bagi seorang Imam atau Naibnya bukan selain keduanya kecuali menurut al-Gaffaal wajib 
memberi hukum Jilid (dera/cambuk) pada orang merdeka yang mukallaf yang melakukan 
perbuatan zina....(Keterangan Orang Mukallaf) meskipun mukallaf sebatas hukumnya maka 
termasuk didalamnya orang mabuk yang sengaja dalam mabuknya dan mengecualikan anak kecil, 
orang gila dan orang mabuk yang tidak sengaja dalam mabuknya maka mereka tidak dikenakan 
hukuman dera”. | Faanah at-Thoolibiin IV/142 J. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/427971297225684/ 
1903. PEMBERLAKUAN HUKUM BUNUH BAGI YANG 
MENINGGALKAN SHALAT 


PERTANYAAN : 
Tektitek Tanariyo 


Assalaamu'alaikum wr wb, para alim ulama' sekalian, saya ditanya orang tapi tidak bisa jawab jadi 
tolong berkenan membantu, 

1. Kenapa orang yang meninggalkan sholat dhuhur baru boleh dibunuh setelah habisnya waktu 
asar , sedangkan meninggalkan subuh diperbolehkan membunuhnya tidak menunggu habisnya 
waktu dzuhur ? 

2. Kenapa salamnya sholat biasa sempurnanya cuma sampai warohmatulloh sedangkan pada 
solat mayyit sampai wabarokaatuh ? 

Demikian mohon berkenan membantu beserta ta'birnya 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam Wr Wb. 
1. Karena shalat dhuhur (sebagaimana shalat maghrib) dapat dikerjakan dengan cara dijama' 
dengan shalat setelahnya berbeda dengan shalat shubuh, isyak dan ashar. 


Sa Ab SA JA Ui 3 ga Ka Il Haha ip Us Haa SS) oo Grha ah YR Ui, 
AN ah ap ea ag AAN ala aa Jl KAL an ma Ga 3 

Dan sesuangguhnya ia dibunuh saat meninggalkan shalat dari waktu yang darurat yakni waktu 
shalat yang masih memungkinkan untuk dikerjakan dengan cara dikerjakan secara jama' dengan 
shalat yang yang kedua, maka tidak boleh dibunuh sebab meninggalkan shalat dhuhur hingga 
terbenamnya matahari, shalat maghrib hingga terbitnya fajar (karena shalat dhuhur dan maghrib 
masih memungkinkan dijama' dengan shalat ashar dan isyak) namun dibunuh saat meninggalkan 
shalat shubuh saat terbitnya matahari, shalat ashar dengan tenggelamnya matahari dan shalat 


isyak dengan terbitnya fajar shodig (karena ketiga shalat ini tidak dapat dijama' dengan shalat- 
shalat setelahnya). | Asna al-atholib 1/337 |. 


OP (Sy ya) aib Slot) D2 jg Dual Cal (Ur OP) US ak Y Sima Aas Up yag S3 ya el (Jalan) 
BINA Ly El ig OY mil ls eta HAN Ia V9 one OR pa el Da Jak D8 OLS 
Jl g jb Ang ema Ia Jaday Jill 3 Lead OS jeli 

Dan orang-orang tersebut dibunuh dengan menebas lehernya tidak dengan lainnya bila 


mengakhirkan shalat meskipun hanya shalat satu dari waktu yang memungkinkan shalat tersebut 
dikerjakan secara jama', maka tidak boleh dibunuh sebab meninggalkan shalat dhuhur 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4221 ) 


sebagaimana shalat ashar hingga tenggelamnya matahari, dan shalat maghrib sebagaimana 
shalat isyak hingga terbitnya fajar karena waktu jama adalah juga waktu shalat dhuhur dan 
maghrib saat dalam masa udzur maka juga disamarkan dalam diperlakukannya hukum 
pembunuhan dan ia dibunuh sebab meninggalkan shalat shubuh setelah terbitnya matahari. 
| Nihaayah az-Zain 1/9 |. 

2. Baca Document : www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/439815652707915/ 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/474965832526230/ 

2271. DZAKAR YANG DIBENGKOKKAN MASUK FARJI 


TIDAK TERKENA HAD ZINA 


PERTANYAAN : 
Sang Pemimpin 


Apa benar hukumnya seorang yang memasukkan dzakarnya ke farji dengn cara dipelko' (bahasa 
maduranya) hukumnya bukan zina ? 


JAWABAN : 
1. Fakhrur Rozy 

21229 SPd! V3 MUSI Ogan HB Lagus Jera 0,53 cai US 
Seperti membengkokkan dzakarnya dan memasukkan seukuran hasyafah kedalam farji', maka 


memasukan hal seperti itu bkn termasuk zina. Bukan zina tidak berarti tidak dosa, tapi yang 
dimaksud tidak wajib dihad. 


2. Sunde Pati 
'anah juz 4 
AAA pb ul TP Akasia Kalol O SG Of Upah ag Yg Ai Ilesal cal (it Deh ay dB) (142 14) oU stel 
MI) Vj Gm VI SL aa OI HB Aid! jT JL LI trd LS Vlaset jy BAR ARE jl Ann 
Iker AIY Ao DG Un yong aa Kit jA8 Joroly 053 Ust jl Lada P3 Lea uya Why KESAN A3 ED il al (las 
CA ujan 
Fokus 
ee yaa IlernS MY loe NB Lag yong ga KEBAL jab Jarot S3 SI La 


Dan telah kluar pembahasan tentang masuknya hasyafah yaitu jika orang membengkokkan 
dzakarnya dan memasukkan ke farji kira2 sepanjang khasyafah yang disertai masih wujudnya 
hasyafah maka tiada had baginya karena hal ini sperti memasukkan sebagian jari, tapi menurut 
imam al-bulgini tetap hukum berlaku. 


LI an bagas Ja S3 SS al JI Gl Uillan U Urat iya Layi6 Yf (BO9 /38) AI TAG aa Aid 
Ja Si ala 

PMA bh DAS AA BE Ck gp AS Key (156 N12) cd Jo yaaa Telo. 

AS Raba Atap UU ata Ul ji Je sb (SA Aya ng Ale AA Pj Ka Lani Aan Jana) 3 3 
Wana Bd page Kia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4222 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hp Ale PELII EF Cid MESIN A8 ego S3 3 J3 (36 /LOy SLS LS AYI id mei de JH Atil 

SIAP PL NI Laga pita Ja SSI Sen NI JB JSI deg MN Masak) Gnildl JB SA Ul HI mr II) 

GBI HAJI) Bs Ja Ulin plad op JL Laitin MS Jl Lay jl la 3 

HF MEI EP F3 WAN jA3 Fly 0S Gi ob Gee! JU LaU3U ya cai Las da3 (125 (4 da Li 

SAS SA ma 

Of SA NI, Hj Te ASLI Idi Ai as Jarot 053 3 Carilah JB dasi (1444p ea san 

Ke 

Aan Gl pb GIS ya ega dala ia dy ALA Lagah da Jerat yo at ali (KIS) AN 3 de ad AP 

JII pe ALE Aap Taha oya IKA Itam MY (oeill UN 

(abis ah Va pay La Ill rama Uj Laga RSI Boke (Alai 3, Sp) (135 /3) alel oo3 3 Eka ud 

desa LE MN La JA 1S SIS 

kale C5 da Laga Jera 053 3 al II ad La Kania UN Uillan Y UaU3U oya Lagu3 jl (422 (7) FA HK 

LL Oly HPN ya LS aeiil KEP Oky ayal Aalotataaal Hb S3 II mal aa ya HS Uly Ji aa da SNI 

LIL 5 pang il Upilor oya dat jd il dm ni Jani RASA Yama Tuh Ab Y dl ob) B ale Abg AN Cai 

SES ALS lg Ig due mb Reno Jd SN mi AS Cry ALS US Jala 3 ya SUS aa Riba 
KESIMPULAN : 
2 Ghufron Bkl 


Membengkokkan dzakarnya dan memasukkan seukuran hasyafah ke dalam farji', maka 
memasukan hal seperti itu bkn termasuk zina, tapi menurut imam al-bulgini tetap dihukumi zina / 
wajib dihad sebagaimana keterangan di atas. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/565060403516772/ 


2297. TERMASUK ZINAKAH WANITA YANG DIPERKOSA ? 


PERTANYAAN : 
Faigul Azman 


Assalamualaikum Wr. Wbk. Ada pertanyaan titipan nich. . .. 
1. Orang yang dipaksa untuk berzinah, apa termasuk kategori MUKROH. ? 
2. Apa perempuan yang DIPERKOSA termasuk orang yang berzinah. ? Trims jawabannya. . 


JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Wa'alaikum salam tidak termasuk kategori mukroh 
S3 gi ya Tanda BY) Unas 3 pad! FI Inti ol SYI 3 Seandl 3 SI JB 9 (SEL 2007 (AAA — FUI, s3 
Ale Gladi Jas de ST 3) GNI YUI pa Jai yA OI 
2 Ghufron Bkl 


1. Seseorang bisa dikatakan MUKROH bila memenuhi beberapa syarat : 
a. Kemampuan pemaksa atas sesuatu yang diancamkan. 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (4223 ) 


b. Ketidak mampuan orang yang di paksa untuk menolak ancaman. 

c. Dugaan orang yang di paksa, bahwa ia menolak melakukan perbuatan yang di paksakan, 
maka pemaksa akan melaksanakan ancamannya. 

d. Bentuk ancamany berupa sesuatu yang di takuti.spt pukulan yang keras, di penjara atau 
perusakan hanta benda. : 


Onby DA Anio ye el masih 0 XX pama Lal lorle Udit Yg da daa La GA doel ah KAL SY bay 
Pa Aan Da) yel Hg ye Ol SY Jua dg da La GG dio Ale 0 ST LA Jd oya gatal OP dil Abg Opa AilaaS 
VT-YANY Gaji H3 dl SY jl 


2. Tidak berdosa bila sudah berusaha untuk menghindar tapi tidak bisa, seperti lari, meronta-ronta 
dan atau membunuhnya. : 


Sesi ca op JB Of IP le ab OP Jai, Ja AN SS AA Lal PSA TAN alay Cord FUI eh Ah 
YYV-—£/YYA omUbI dile) lab abg Lae FI SK Ala de Yy AI de as) ob bl 


LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/538977796125033/ 

2343. Mengaku Zina Dengan Tujuan Taubat dan Wajibnya 
Rajam 

PERTANYAAN : 

Dari Seorang member 

Assalamu'alaikum war wab. Jika ada orang yang telah berkeluarga bercerita, bahwa dia telah 
wanita lain. Dan ingin beratubat. Pertanyaan: 

1. Benarkah sikap lelaki tersebut yang telah menceritakan aibnya yang juga aib selingkuhannya 
kepada saya ? 

2. Apakah dia wajib dirajam sebagai syarat taubatnya ? 

3. Dan siapa yang harus mengekskusi hukuman rajam tersebut, mengingat di sini tidak berlaku 
hukum Islam ? 

4. Apakah dengan pengakuan dia, si wanita yang dizinahi juga harus dirajam ? 


JAWABAN : 


Dok Terkait : 
www.piss-ktb.com/2012/06/1577-hukum-rajam-bagi-pezina-apakah.html 


2 Nur Hasyim S. Anam 

1. Apa yang dilakukan lelaki tersebut tidak benar. Karena bagi yang berbuat ma'siat wajib 
menyimpan aibnya. Rasulullah SAW mencela pelaku maksiat yang membuka aibnya sendiri dan 
padahal Allah SWT telah menutupinya, beliau bersabda : 


KAS Ula SEN SIA AN ai DE) mamas ai AS JA Jr Jak Of Ata Iya Ol senat NI Lila ca JS 

as AI aa Ha | aman Lea DL ass 
"Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan (melakukan maksiat). Dan 
termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, 
kemudian di pagi harinya -padahal Allah SWT telah menutupnya-, ia berkata: wahai fulan, kemarin 
aku telah melakukan ini dan itu -padahal Allah SWT telah menutupnya- dan di pagi harinya ia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4224 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membuka penutup Allah SWT terhadapnya." 


? Ulilalbab Hafas 
Nyumbang ibarat dikit dari bughyah.. Kebetulan masih ada.. 


abad alah ASI Ga BS BY Ja Shi Ayda iB Ol ol dani prabu Ae JI JI 03 3 

GI GP Kenana Sank1g Jlas AI 3 Gn Tao (lh. dani 

Taubatnya orang yang zina atau yang membunuh tidak butuh/harus menyerahkan dirinya untuk 

dihad, walaupun hal itu wajib dilakukan jika terbukti di hadapan hakim. Bahkan tidak wajib 

menyerahkan diri untuk dihad walaupun pada haggul adami. Jika dia telah menyesal maka sah 
taubatnya dalam urusannay dengan Allah dan tetap dosa untuk urusan dengan manusia. 


2 Toni Imam Tontowi 
Mungkin ini bisa sedikit membantu : Asy-Syarwani - Marji'ul Akbar 


—etakl SN yag gl donal Ur GBU dadi ale jual Ranana CSI ya ISI, GL eyang 
Sunnah bagi pelaku zina dan segala perbuatan ma'siyat untuk menutupi perbuatannya tersebut. 
Menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya di depan hakim untuk dihad adalah makruh. 


2 Ghufron Bkl 
1. Tidak benar bahkan menceritakan tersebut hukumnya berdosa / harom : 


He Ika Ob Bale al US US DULY jan ad ad La eben VOL Anal Uda jin Kanan SI 0 ISS GI eyang 
ENYA One Hilal Ag Oo oo end SUS oya tis Al Oh ma WS Lales 
DA DU YA gp ge id Rat LA dai prabead  Ddi V3 (API lag La ina Tenana SI ah Hasi 
api 

Dan sunah bagi orang tersebut untuk mencabut pengakuannya : 
H8 ap Ayi Oles AI Gay Aa Dag Madi Gde La ANN Jl ya JBYI PAS yan Ja 0 He UJU jie yang 
ALE eyang SSS 3 ASN dala Uradl Atuda Li Sal ya MP Ulas AI jig jatah Lo CO) JSI SA ya Gd uya" elu dala 
VIP GUI doll SI 5 


2. Syarat taubatnya hanya ada 3 : 
1. Menyesali perbuatannya 
2. Meninggalkan pekerjaan tersebut 
3. Berjanji tidak akan mengulangi kembali. Dan untuk taubat tersebut tidak disyaratkan dirajam : 
Log jinak kau .l 4 ali 3 Sal SL ha 39 » gadi rs ds wlh JI e) ENY Jas Pata (ai bg yi Ju & gal 
YAt: Up 
II AN BP BAY jp SU die Wati SB Olg JA kendi paka de JW IN 03 BY 


YAA 02 genk jd Ta ga YI Ga ana Cia AI Ga Any maa pai IP Candi makasi 


3. Pemerintah / presiden atau yang dapat mandat dari pemerintah : 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4225 ) 


LINE OndUdlI Hilel Ll US 2x& Oya AU Jl pal yong al UJI Ao Ul 
MAP LL PU pg ina Is BI Ga JB OS ABU gf GUY VI ab ai Ol SE dil lai om Ale GEA ya 
V/tt8 PURI mari LALYI yag Kelak IU Jl ey 
ap WELA Ela pg pebang Ilat Ab goe AAA OY ABU gf pLYI VI AB paka OT 73 Y dl el ora le GEN ya 
V/t8 PUB mari AYI yag Relahl UJI alay 
HA yi Asi Sl Ogan jl BEI oya oles Bio BAE, Ale5YI ye Al pe Ulas 9 ad MEI al 3 ALI Rel) 
4. Statusnya sama dengan yang laki-laki (wajib di-had jika sudah ditetapkan) 
Seseorang bisa ditetapkan/wajib di had atau rajam bila : 
a. Ada 4 saksi orang laki-laki atau 
b. Dengan pengakuan si pelaku disertai dengan dua saksi laki-laki. 
Bila si pelaku mencabut pengakuannya maka tidak bisa dihukum had / rajam: 
AAL yag Sei AIA UY BIL el lee ya Raid ya Jl A3 Jb Y mr UE de IN Bio ai gag 
Yo 1-FO0/Y Gol MPI 3 ON) dala Bole 3 AK UJI gass JL 
YAN OA Pa aa AH Sau er PI Jain jha dh dilim JAL UJI ada, 
YINYY Sos isl ola Randi meri uh Gb 3 ja UJI 4 et Jail - (HAHA SBY 2 
Yang dimaksud saksi dalam menetapkan hukum zina adalah 4 orang laki-laki yang melihat 
langsung masuknya penis ke dalam vagina. Tidak bisa dikatakan saksi jika hanya melihat ada 
orang "maaf" saling tindih antara pria dengan wanita dan keduanya dalam keadaan telanjang 


bulat. Sevulgar apapun yang ia lihat, selama tidak kelihatan masuknya penis ke dalam vagina, 
maka dia tidak bisa menjadi saksi. 


2490. MATI SYAHID ORANG YANG DIBUNUH SECARA 
ZHOLIM 

PERTANYAAN : 

2 Miftach Ziro 


Asslamulaikum, Mau tanya apakah orang yang dibunuh itu termasuk mati syahid, ? Mohon 
penjelasannya terima kasih, wassalam. 


JAWABAN : 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 

Orang yang dibunuh secara dzolim masuk Syahid akhirat / ukhrowi. Hukum syahid di akhiratnya, 
di dunia tetap dimandikan seperti mayit biasa. Contoh syahid akhirat seperti mati karena dirampok, 
mati karena melahirkan, walaupun mati melahirkan kehamilan dari zina ( Menurut ianatut 
tholibin ), Mati tenggelam, mati karena kejatuhan benda tumpul dll. 


SAI Hajat dee peng Ol ma Yl) SIN (PI Itil Li Glba3 107154 1/2) cra m3 BUSI Je Je oU LL) 
BN AS SNEY FB ya 2g — 3G LAI G laaga OS gl ya ES JB Ol uya ya) "GI Jp ama Jiya ob aa 
Lalb Yin Dl oa yag — Ie 2 AYI Aneh Wo og Jai: € pad JB oya yag — Jas LiaII 3 lang, — Jl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4226 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“ 


AM UU, Beat SAY Ob ob, 


Ale alang CejiSay (Jah Uang KAS ygd 1Jai3 3 1YI Aneh ol (124 1/2) oral aa BUSI Jo Je Cell dilek 
& ni) Usa Kah Cpu DS ee lg at cal 63 gp Ye CS Ig oil Anh Ugiad 68 pi Aaliya 
Ob aj Sah Cerdik CahY CUnni Oa At) 32 jauh Goutaal OLS CAtam jg Lalb SgriNg cas HIU nas Ulg lag jl 
dy 

2 Ghufron Bkl 
Orang yang dibunuh secara zholim termasuk mati syahid akhiroh (dan wajib dirawat seperti mayit 

biasa) : 

dalan AB oya yag OglodS USy Aggbdl paS pd Jni3 3 21! Ang Ul SY talas BYE ygd deg UT, 
YM nj BMD Tgk Jadd al lai Jail Gonta 3S Rab Ca jg Lab JA 2 Uiania YL 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/618673911488754 


2509. SEKELUMIT KETERANGAN TENTANG JIHAD 

Oleh : Sunde Pati 

Jihad menurut bahasa : mencurahkan segala kemampuan guna mencapai tujuan apapun. 
Menurut istilah syari'at Islam : mencurahkan segala kemampuan dalam upaya menegakkan 
masyarakat Islami dan agar kalimat Allah (kalimah tauhid dan dinul Islam) menjadi mulia, serta 
agar syari'at Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia. 

Adapun istilah jihad dalam pengertian perang melawan kaum kuffar baru diperintahkan oleh Allah 
sesudah Rasulullah saw hijrah ke Madinah, sementara perintah jihad pada ayat-ayat makkiyah 
tertuju pada selain perang. 


3 KIS P3 aa AT Yi - si ii: 
1996 — 1416 , asar deeladl Jl el Id 2D, 3d IS jdi dilaran 2S  ilamn S2 

Ce —e— — 

Hi id Aa ai AA 
Naa H5 doa 
—— dit EN Ba | EA Pe & 4, 3 

— Sip AA e— ai Hy 
SP Se ina 


Kata jihad yang merupakan bentuK masdar (kata dasar) dari kata kerja jaa-ha-da dalam 
pengertian bahasa adalah mencurahkan kesungguhan dalam mencapai tujuan apapun. 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (4227 ) 


Kata jihad dalam istilah syariat Islam adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya 
menegakkan masyarakat yang Islami dan agar kalimah Allah (ajaran tauhid dinul Islam) menjadi 
mulia serta syari'at Allah dapat dilaksanakan diseluruh penjuru dunia. 
5846 #28  ——Hf, Meera 
SS, — JA PE ip be MR ——-— aa Han 
oh NI, Pa Bea Ga ee) Pa Da la 
Batasan jihad yang paling sesuai menurut istilah syari'at Islam mencurahkan kemampuan dan 
kekuatan guna memerangi dan menghadapi orang-orang kafir dengan jiwa, harta dan orasi. 
1372 2A8 ASI Nb as al bi Pa Kd esa ar 338 PI ia ebi mai 
AI Lp Se Aa ca JA pa Spa ali Kay AI Fa JI ng le okay Doa ed) 
Le 3 ii JS Hd Oi 3 lb mei Olla yA Ost 
Nabi Muhammad saw tidak diizinkan berperang selama beliau menetap tinggal di Makkah, lalu 
ketika beliau berhijrah barulah diizinkan memerangi (melawan) orang-orang musyrik yang 
(memulai) memerangi beliau. Allah berfirma (artinya) : “Diizinkan (berperang) bagi orang-orang 
yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya” (al Hajj : 39). Kemudian Allah swt 
memberi izin kepada Nabi saw memerangi orang-orang musyrik secara umum. 
1400 ye Remlad HSI Is 1 LAI Wae gal MAS Ganyol op 21 314 13:52 CS OLI Ai 
GSM Ipais OL ob OST & let IS ja Ifan OL ob OS Ol Ja 2 mbl Gaaledel amel ob OS AI ak) sell JL 
BIL Ja AL OUT Ga IIA el) mai ea rai de AI Ola Iyalb Ab Ob sil Ost Jong j2 dl JB Ju 
Lgakin Yg SU JB Goal BI Jus 
Imam Syafi'i ra berkata : Allah memberi izin kepada umat Islam dengan salah satu dua jihad yaitu 
hijrah sebelum mengizini umat Islam memulai perang melawan orang musyrik, kemudian Allah 
memberi izin memulai berperang melawan orang-orang musyrik. Allah berfirma (artinya) : “Di 
izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya, 
dan sesungguhnya Allah benar-benar menolong mereka”. Kemudian Allah memperbolehkan umat 
berperang dengan arti Allah menerangkan dalam kitabNya seraya berfirman (artinya) : 


"Berperanglah kalian dijalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian dan jangan 
melampaui batas”. 


S9 5 P3 ka Yi. ii: 
1996 — 1416, asrao deeledl Jl el ld 1D, Ll Aa jdi Gibaran 2S II lama S3 

Al gb Ana JI OLI, lal dala pra Lala Alit Ol gulali Jas Lau dil Jl yaaa ale ie ROE AA 3 AI Sya (BI 
cl Os Is ly US gaji Jpg SLUI JI Ca ya daki Oleo 2 Saad! 2g Ole Jala ya JIN AN 
Bg (A90 2 BAN — gada Yg SU Uas yel! Ab Jam GUI Il dy (B9 1 AI) BV — Ijab AL Oil 
DISAN) Olaj bapa A3 puja Jolgr Jlel EMS Ang JA pb PJ slah OS AN ole Asal Ily SL 


Rasulullah saw tinggal di Makkah selama 13 tahun berda'wah secara damai dan tidak membalas 
permusuhan dengan sesamanya. Lalu ketika beliau berhijrah ke Madinah barulah Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4228 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mensyariatkan tahapan pertama dari tahapan-tahapan jihad yaitu mengadakanperlawanan guna 
menangkal serang musuh yang menyerbu. Firman Allah tentang perang ini adalah (artinya) : “Di 
izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya”. 
(al Hajj : 39) "Berperanglah kalian dijalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian dan 
jangan melampaui batas”.(al Bagarah :190) Kemudian Allah swt mensyariatkan berjihad melawan 
orang-orang musyrik dengan memulai penyerbuan, kemudian sesudah itu Allah mensyariatkan 
berjihad tanpa terikat oleh syarat masa dan tempat. 


Berdasarkan pengertian jihad di atas, maka amaliyah nyata yang dapat mengekpresikan tuntutan 

berjihad adalah : 

e Menunjukkan masyarakat kepada ajaran tauhid dan ajaran Islam, melalui penyelenggaraan 
pendidikan, diskusi, dan meluruskan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dapat mengaburkan 
kemurnian agidah umat Islam. 

e Membelanjakan harta untuk menjamin stabilitas keamanan kaum muslimin dalam uapaya 
membangun masyarakat Islami yang kuat. 

e Perang defensif 

LL — dm 
yaitu berperang demi mempertahankan diri dari serangan musuh. 

e Perang offensif 

(ma Sea 
yaitu memulai peperangan melawan musuh. 

e Mobilisasi perang secara umum 

TT J5 

Tiga bentuk jihad yang terakhir ini, jika memang situasi menuntutnya serta imam sudah 

menginstruksikan untuk berperang. 


SBL 3 B3. —— 3 —X—Y ———— 

0 ae. 0 0 2 - - 0 0 a 20 P3 Pa 3 - 0 
pola IS Se Sei SA Pe 3 
Pa mr | 
Saba ana SN f, &— ae SN" 
Jadi jihad bisa dilakukan dengan cara mengajar, mempelajari hukum-hukum Islam dan 
menyebarluaskannya, membelanjakan harta dan berpartisipasi berperang menghadapi musuh 


apabila imam / pimpinan telah meninstruksikan jihad (perang), karena berdasar firman Allah swt 
(artinya) : “Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lesan kalian”. 


3 LIS P3 aa AT Yi. Ii: 
1996 — 1416 , asrar deeladl Jl dil Id 2D, 3d Ia di Gibaran SI iban S2 

Ai 4 of Pase Nela c 4 Menang! Ea) I— pe Ea s 
Bj 

2 225 | Si —A, ——53 5 Aoa 

Segan es « — 2 Y I——— ana Ata LS 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4229 ) 


o —— ni — al —— Ba 5 S— i——4 Jaan 
2S Day Aa! PA Dr | gg: 

NA aa PEN 1 na Pa TENYI R Una atas (3: Ta Mr sn 
o 2 ya o o £ ol Pa J P: of. PP 

Pe ea EA mena LA Ia 

—ai— 8, PARA UN — SAY —a Aa « 

TN aan Ta San aa an ee eno 
AI ——-: 

da— ai ta 1—— as —— aa Pe Pet Ea Wa 

——A——3 » AS Ai De Ma me NE SA 
——Si Ai ——| 3 —d——) 

Dari definisi yang telah kami tuturkan tentang jihad telah jelas bahwa jihad itu bermacam-macam, 

diantaranya : 

e Jihad dengan menyelenggarakan pendidikan, menyebarluaskan persatuan Islam, menangkal 
pemikiran-pemikiran mengkaburkan yang dapat menghalangi jalan menuju iman dan memahami 
hakikat iman. 

e Jihad dengan dengan membelanjakan harta guna memenuhi keperluan umat Islam dalam 
menegakkan masyarakat Islam yang dicita-citakan. 

e Peperangan pertahanan, yaitu peperangan yang dilakukan kaum muslimin guna menghadapi 
musuh yang ingin mendapatkan urusan kaum muslimin dalam bidang agamanya. 

e Peperangan penyerangan, yaitu peperangan yang dimulai oleh pihak kaum muslimin ketika 
mereka menyampaikan da'wah Islam kepada umat lain dinegaranya lalu hakim-hakim negara itu 
menghalangi umat Islam dari penyampaian kalimah yang benar ke telinga para manusia. 


e Peperangan umum, yaitu ketika musuh-musuh Islam telah memasuki daerah-daerah umat Islam 
dengan melancarkan serbuan kepada agama, bumi dan kemerdekaan berkeyakinan. 


HUKUM JIHAD 
AA yaa Sh Ag ALS G3 GT 2 Lao JT GA DA maan Ul Ta AN Mang WS 133 Kendi 
Jihad hukumnya fardlu kifayah, maksudnya jihad diwajibkan atas semua orang yang layak untuk 


berjihad. Tetapi jika sudah ada sebagian yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban itu dari 
yang lain. 


34:,p3 CA las 
AI Sena AI MUI 23 
Diantara fardlu kifayah yaitu memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran. 


Ra en GE | Ol—a— ba h——— map II NX — »—— J2 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4230 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


209-208 2 2 4 ————S 5 ga——e 
PI: 255 Sa ba — Ai A5 si 
ai —— o— 2 2 Pe an ian : ma 
Oia yi —A——— 3, ——L—: — Ap —A— ii L y— 
ea AAA ea ———3 see 
SD — — Sea og .. Ae — (na: 
ai» PA NI tp angan GMN 5 5, 


Apa yang tampak bagi al Fagir (Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi) bahwa mereka (orang- 
orang kafir) sekiranya memasuki negara kita (umat Islam) untuk berbisnis dengan berpedoman 
pada adat yang berlaku yaitu larangan pemerintah menganiaya mereka, merampas hartanya, 
membunuh jiwanya dan mereka menduga bahwa hal yang demikian itu merupakan bentuk 
jaminan keamanan yang sah, maka tidak diperbolehkan menyerang mereka bahkan wajin 
berupaya menciptakan rasa aman pada mereka .... Karena adat kebiasaan pemerintah sudah 
berlaku melindungi mereka dan itulah hakikat jaminan keamanan. WALLOHU A'LAM 


LINK ASAL 

www.fb.com/groups/piss.ktb/620953221260823/ 

2523. HUKUMAN HOMOSEKS, LESBIAN, PENYETUBUH 
HEWAN DAN PEZINA 


PERTANYAAN : 


2 Su'din Siplho 

Assalamualaikum, maaf sebelumnya para ustad/kiyai saya mau bertanya : 

1. bagaimana hukumnya orang homo / lesbi sexsual 

2. bagaimana hukumnya orang yang sudah menyetubuhi hewan 

3. bagaimana hukumnya zina mukson dan zina ghairuh mukson ? tolong jelaskan menurut 
al.guran dan hadisnya, ya ustad/kiyai atas jawabannya saya haturkan terimakasih 
wassalamualiakum.. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaykum salam... 


1. Buka dokumen 0126 di sini : www.fb.com/notes/217172254972257 


2. orang yang menyetubuhi hewan ulama' khilaf : 
1). wajib di had sebagaimana zina 
2). harus dibunuh baik muhson atau bukan muhson 


3. waib dita'zir dan ini pendapat yang shahih. Sedang hewannya ulama' jga khilaf : 
1). tidak harus di sembelih walawpun berupa hewan yang halal dimakan 
2). wajib di sembelih bila berupa hewan yang halal di makan. : 


MUA Sie! OP UV 2 02 daa la Net aa gan SAS P3 Milad OLSI HA melaa cya Si Lag 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4231 ) 


PUS Ca Jadi oke JW, 0pP3 Uyntoahi Um Bid UJI Ame AL J3 So Alaiy Lady Ato MY Lalai 
RUSA ly) Ae Rang! Ie SAI le mal A2 AI Ky Oak oil Ji Jah mma! yag mail £ Jdy —ua2 
2 or lal GUS UN ob SI S3 La garg GET Ah ey id G5 HIU Laga 3 YAN AI 

KAN EV OndUalI ileh AA KY ST JL 33 Ih WTN, AISI, JUI 


3. 1). zina muhshon baik laki-laki maupun perempuan wajib dirajam sampai mati dengan dilempar 
batu yang sedangan / tidak kecil dan tidak besar. 

2). Bila bukan muhshon maka wajib dihad dengan dicambuk 100 X dan diasingkan menimal 
sejauh 82 km selama 1 tahun dihitung dari waktu berangkatnya, baik laki-laki maupun perempuan. 


Matah GP Ya ep AAU AL ay UaAS rd de WII INN OI Tile 1 Jail ag PUS ST yag UJI am Uji 
BIL pen Ol Taman CN Jai Lenka oya Lagu gl Aida Kab SAI II II Ita TAN Jen om 
dilan Jl ple Kaki lor BL akn Blah gl Jen) oya srnapei by BS Balon CST Penag Yy Bnkso La Y Hutan 

yr i—y/rr. Gor H3 OS. Sya 9 uya Y aj jim di op ebi Oka Ha aa) sih su pa) 
Ke 3 hal tersebut di atas hukumnya haram semua : 
Kalo mewathi' dubur hukumnya wajib di had untuk pelaku laki-lakinya (fa'il) bila bukan muhshon 
dan rajam bila muhshon sedangkan untuk yang di wathi' (maf'ul) wajib dihad bila mukallaf dan 
tidak ada unsur di paksa baik muhson atau bukan muhson, bila bkan mukallaf dan atau ada unsur 
paksaan maka tidak harus dihad. bila hanya mufahadzah / mempertemukan faha untuk 
mengeluarkan maniy maka hanya wajib dita'zir fa'ilnya saja. sedangkan untuk lesbi hanya wajib 
dita'zir fa'ilnya saja. : 
Hi BLN Ale JB Jen U6 Jia Le BIANG STAN Jd Gg Riil Un yo G All OS Lal e II sela ya" 

FS M3 Pl ab ai eU JB Mih Oo jang al ella Gelas Of LEIYAN AA GBI Ola ega sll Vj Gbu 

Sa ea Sl S3 ap Lapas RASA DI yag BII, UI TAI sela gas INAY Ubi BLU JI 
lai, Jeli Gal Iin Uillon Jia ail Alliay Watak yag AJI Ae Am opa 3 atby UL asuta LV jsVU 1 UP 

Hay AS Ae SB La SA HS HP OS OB ST PSS Ai Liat OLS ega Lai LISA OLS Of png Alam A1 J yak! 

dalon p Il dadi Day elit y Aitoellna 4 Slot LiS oa DGYIYYY (syg 


NY OI Tileh Lana 3 Ly elia Yg Aid y Bolak ya S3 Le at MMS Jet ya Ja 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/586203061402506 


2526. MEMBUNUH DENGAN SANTET WAJIB DIAISHOSH ? 
PERTANYAAN : 


2 Bargowie Rubby Rubby 
Asalamualaikum bagaimana hukumnya membunuh dengan santet... Apa digishos pembunuhnya 
Atau Disantet lagi ? Terima kasih... 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Rampak Naung 

Hukumnya Khilaf. Sihir menurut sebagian ulama' adalah khayalan (tidak nyata) dan hukum had 
tidak berlaku. Mayoritas dan yang mu'tamad berbendapat sihir adalah nyata dan hukum had 
berlaku. 


Ca SO aa ping Lada ya ai Ud laa Ily dd Aiko Y Ja di) patang JUd pad! Kiko 3 elok! oya HS LL A33 
HA Ab) Kaho panai Ol Op io slalali o ygat SSI) SV GA mb Keladi Uya ES) peman Upilg Aadadl Uya III SA aa RABI 
JEYI Ol JB Ged3 el Gara ngk ja Bj Ab) So yAS dala ASN JUYI Ol JB Gap Olip 3 SY jay indo JUT ale 

Oo tor Ang NI Kant ls adal SY! ya Hazal (III Bo ae ab ade ASM 


2 Ghufron Bkl 

HUKUMNYA DITAFSHLL : 

1. bila sihirnya dapat mematikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan dua saksi yang adil, 
maka wajib di-gishos : 


mada FERIS o yA ta UJI Jis 0 puw Ob OYas Agil UE Jis (Spam SL Ai JB) Laguana LendT j3 0 pena J3 ISI 
03 


2. bila sihir tersebut tidak dapat mematikan atau jarang dapat mematikan berdasarkan 
perkataannya atau ada dua saksi adil maka tidak wajib di gishas akan tetapi harus bayar diyat / 
denda. : 


dan Y Ip Bare Il Ab dB Y GI Val OLI jai Lah Aas JSI 3 SY anji H6 DU YI JanY jl Jan Y JG ji 
Yo pa Of OYas Age ld ASLI DL G3 ASI BILAYI Ha LS Aoa dis la Alila Lead Mako UI ai Aas Ah III Gy 
VIYAT Gabe Um BY HI an Jai 


Kalau membunuh dengan sihir mengharuskan di gishas maka gishasnya dengan pedang/dipukul 
lehernya dengan pedang bukan dengan sihir. : 


mna AAS D2 Urai US Alia Jaty nisan bel al dy al aa Lag lm LS Jail da Alilahi ah SE Y Ll 
SAN oU Aileh GIA YIYAT GE me 


2 Brojol Gemblung 


JA Welas F9: KA 127 : 
SI Ina Ly po SEA La gl Yasa Bg3 IE) ) JURI Ao Usa SA AKA Maan jUSIi Saya, AK 3Y jp Lala NY | mx 90 
AA, 


Cabang : Andai seseorang menyihir seorang laki-laki lantas dia mati, maka kita bertanya padanya. 
Lalu apabila dia menjawab "saya membunuhnya menggunakan sihirku dan sihirku bisa 
membunuh", maka dia harus digishas. Dan apabila dia menjawab "terkadang sihirku bisa 
membunuh dan biasanya sihirku tidak bisa membunuh", maka jawabannya itu merupakan 
pengakuan dengan Syubhah al-'Amd (serupa dengan pembunuhan yang sengaja). Dan apabila 
dia menjawab "saya bermaksud pada orang lain lalu mengenainya karena kesamaan nama", 
maka itu pengakuan dengan al-Khatha' (pembunuhan salah sasaran). Dan dalam dua situasi 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4233 ) 


tersebut harus membayar diyat pembunuhan Syibh al-Amd dan al-Khatha' dalam hartanya, dan 
keluarga pembunuh tidak mempunyai kehrusan terkecuali mereka membenarkannya. Insya Allah 
kajian mengenai sihir akan kembali dibahas dalam bab al-Diyaat kemudian bab Da'wa al-Dam. 
Dan di sana kami punya pandangan lemah bahwa sihir itu tidak nyata, maka tidak ada gishas 
dalam hal sihir. 


2 Sunde Pati 
Ikutan nyumbang ibaroh : 
Haji 3 (21 262) 
ad JB Of pai pemdl HU dalty Yg eladi Anah pelag Y MALE OY Ig Y US JP Rim dg (OIL pem JS eh UI) 
MB UJE Jaka pang SE OP (paman Al Iga OA BYI la Laga Lae JT UJE Jai al OYas agas MS 
V ALI de Ao! Laga? Us JS Ae Il op pa ya Oleh JL Jl kal da JB NU Jaka gf ojAII Aid Ana 
aan Ol YI ASLI 


Ci aka (MH 45) 


AI amp Gg lb Hb, Sea YA Cl sg Y LH Pundi 0ya2 OY Jah (Siam pama) JS (IN) 
Gaal og) Bm Ag 0 


Oli ate) (4/ 122) 

aj ba Ja olah pb Y Kere die YAA puan JS yag SI Sans aji de Ian (pam MAP) 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573335369355942/ 
2614. ZINA YANG DILAKUKAN BANCI YANG OPERASI 
GANTI KELAMIN 
PERTANYAAN : 
2 Syifa Ramadhany Forza Juventini 
Assalamualaikum wr wb. Anggap saja namanya Dono # Dony. Jika Dono operasi kelamin (diganti 
kelamin perempuan). Terus Dono Berzina sama Dony : 


1. apakah dinamakan Zina seperti layaknya perzinahan laki-laki dan perempuan 
2. apakah wajibkah dihad ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam, Tidak dinamakan zina juga tidak wajib had, namun tetap haram dan dosa 
jika dilakukan : 


NINA Sol La Jadi Ia OS A3 Il Up Ad FLY! Gea IE ISA El GP melu 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 
Untuk syarat zina yang masuk ke dalam zina yang dihad ada 12, di antaranya : 
1. Gender harus nyata, jadi jika khuntsa muskil yang punya 2 alat kelamin, maka tidak bisa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dikatakan zina 

2. Nlat kelamin harus asli. Bilamana ada seorang laki-laki punya 2 kelamin yang serupa dan sama 
maka tidak dihad 

3. Alat kelamin menempel, jadi jika dengan kelamin yang sudah putus maka tidak dihad 

4. Alat kelamin yang dimasuki nyata (wadeh). Dan lain-lain. 


SE PS mol le. IA PAN OS OI Up ae UII pen JI gl MIE GI ae ayang bag jd Ol ol, 
UU rasis IAI Ge Nia OS Il yel Ily Ale ae WN SIN Tg 3 old 4 Joe, OI CAN JAM 
SB Wani dj Olgstda OLS Al Get Je m3 SA ULA Ugal) Ab DE RASA am dl IU pu kait mn dl 

PEP UPN el Jd OMA FD Uepardlangah Jo YG OLN SAI H3 SAI Jas Urat ai 3 Eka Ao 
YEV op. aj JS Ida OS 3 JUL An IP IKM Fe Eta 


2 Timur Lenk 
Lihat juga Fathul gorib : 


0 ag AI ls 13 Oo d atby Ob gabuta BY ya (UJI SAS Hd Olilg LI SK led! Otsly BII 
OB Go saja) AYI Ale Yg OP TI 0g La) Late (B3 an) aja Ai EL awak JU Us Aa 
I— got Y sda anom Sana Sang aa elo Ea ye AO yak Ol wang Taun yss oh 
Lagian IS 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/575396115816534/ 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/575394242483388/ 


TERKAIT : 
2133. LELAKI BERZINA DENGAN LELAKI YANG OPERASI KELAMIN JADI WANITA ? 


2648. JIHAD YANG PALING UTAMA 

PERTANYAAN : 

2 Yutis Si Pnjaga 

Assalamulaikum... Kulo Di PARINGI ASMO YUTISNA, Sepindah kulo bade tolabiilmi dumateng 
Romo, kiyai, sesepuh pini sepuh lan sederek,. Kapeng pindo bade tanglet JIHAD KANG UTMO 


TENG DONYO niku nopo lan peripun... Matursembah nuwun.. Dumugi wonten salah serat kulo 
nyuwun agungesamudro pangapurane PAJENENGan. 


JAWABAN : 


2 Singo Barong Edan 

Wa'alaikum salaam. Jihad yang paling utama Ada lah melawan hawa nafsu, 

YAAA — AYUHALLADHINA — AMANUTKHULU...BISSILMI...KAFFFAH — WALA — TATTABIU 
KHUTUWATISSAETON INNAHU LAKUM ADUWUM MUBIN. 


2 Mbah Jawi 


3 LIS P3 aa AT Yi. ii: 
—2 1996 — 1416 asa Aaelid! Jl all jo 2D, LAI Ie ed dilan S3 bl alesan jp 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4235 ) 


Sk ee A—a— — PA Da Sa SA 
—— Ap 4, ka 5 S I—— I——— 

SL, La 4 PAN Ta | j-—— 5 Pe eU AM: ——X— « 
Dies A —— Na ea Me — ena Gala Tae 3 


» 2 


An Ja in 


Kata jihad yang merupakan bentuK masdar (kata dasar) dari kata kerja jaa-ha-da dalam 
pengertian bahasa adalah mencurahkan kesungguhan dalam mencapai tujuan apapun.Kata jihad 
dalam istilah syariat Islam adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya menegakkan 
masyarakat yang Islami dan agar kalimah Allah (ajaran tauhid dinul Islam) menjadi mulia serta 
syari'at Allah dapat dilaksanakan diseluruh penjuru dunia. 


Berdasarkan pengertian jihad diatas, maka amaliyah nyata yang dapat mengekpresikan tuntutan 

berjihad adalah : 

1. Menunjukkan masyarakat kepada ajaran tauhid dan ajaran Islam, melalui penyelenggaraan 
pendidikan, diskusi, dan meluruskan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dapat 
mengaburkan kemurnian agidah umat Islam. 

2. Membelanjakan harta untuk menjamin stabilitas keamanan kaum muslimin dalam uapaya 
membangun masyarakat Islami yang kuat. 

3. Perang defensif 

(LA — Je eje N3 
yaitu berperang demi mempertahankan diri dari serangan musuh. 

4. Perang offensif 

CA — ig de Sh, 
yaitu memulai peperangan melawan musuh. 

5. Mobilisasi perang secara umum 

HT Ti 

Tiga bentuk jihad yang terakhir ini, jika memang situasi menuntutnya serta imam sudah 

menginstruksikan untuk berperang. 


Um 5846 aa 8 . Fa (3 en SNN 

» 9 1. - 0. £ 0 : 0 1 2 0 f 2 - 2 3, 0 .. bs 
—y Pan 1) a—& da3 SA ee, 4 dee Si—— 3 
A3 Be pal" Me ie A.A 


) - oge 0 & 4 


——S——— 5 - , ———i 4 1" : 


Jadi jihad bisa dilakukan dengan cara mengajar, mempelajari hukum-hukum Islam dan 
menyebarluaskannya, membelanjakan harta dan berpartisipasi berperang menghadapi musuh 
apabila imam / pimpinan telah meninstruksikan jihad (perang), karena berdasar firman Allah swt 
(artinya) : “Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lesan kalian”. 


3 KIS P3 aa Yi. Ii: 
1996 — 1416 ,esiras Aoold! ol pki jd 1 ba, Lbd de kal Gilanan S3 yA dilanan pp 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4236 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La TT aa Da PA DANG SP 
LN AN 53 pa AH aa 
PB na aa MAY I——— SAP aa ae ba ARE 
— al —— ta —A 5 J— d—— Bara ti 
I——, 2—e Ay Aa! AI 2 
Pe o—— 2 As PA PT aa Tana si pg Aa 
LA dea A—— SI 3 y— ai 
—a Dmna nba Ben — —— Ye aan NN eA si PER 
SN Ge « —Hadt— es ae —S H hi 
AS 3 ati EU aa At dna 
ah —e— ai Uu —— A3 — Pa ne mena Pale 
Pn SN Kan SI Dam sea 
Si | 3 —d——) 


Dari definisi yang telah kami tuturkan tentang jihad telah jelas bahwa jihad itu bermacam-macam, 
diantaranya :Jihad dengan menyelenggarakan pendidikan, menyebarluaskan persatuan Islam, 
menangkal pemikiran-pemikiran mengkaburkan yang dapat menghalangi jalan menuju iman dan 
memahami hakikat iman.Jihad dengan dengan membelanjakan harta guna memenuhi keperluan 
umat Islam dalam menegakkan masyarakat Islam yang dicita-citakan.Peperangan pertahanan, 
yaitu peperangan yang dilakukan kaum muslimin guna menghadapi musuh yang ingin 
mendapatkan urusan kaum muslimin dalam bidang agamanya. 


Peperangan penyerangan, yaitu peperangan yang dimulai oleh pihak kaum muslimin ketika 
mereka menyampaikan da'wah Islam kepada umat lain dinegaranya lalu hakim-hakim negara itu 
menghalangi umat Islam dari penyampaian kalimah yang benar ke telinga para 
manusia.Peperangan umum, yaitu ketika musuh-musuh Islam telah memasuki daerah-daerah 
umat Islam dengan melancarkan serbuan kepada agama, bumi dan kemerdekaan berkeyakinan 


Luweh utamane jihad inggih meniko jihad maring awak piyambak lan nahan nafsu 
CSI malerO3 Il Poll al) Olga damii Jon Jl Al Of oleh Jual (SI 196) 


LINK DISKUSI: 

www.fb.com/groups/piss.ktb/625008784188600. 

2686. MEMBUNUH DENGAN SIHIR SANTET, WAJIBKAH 
AISHOSH ? 


PERTANYAAN : 


2 Bargowie Rubby Rubby 
Asalamualaikum gimana hukumnya membunuh dengan santet... Apa digishos pembunuhnya Atau 
balik dibalas dengan Disantet lagi ? Terima kasih... 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4237 ) 


2 Brojol Gemblung 


JA Wellan F9 1 Ue127 : 
dog Ig ama) yA Al sallilo Aly SJ SALA ana 1g yana 1g BJ I 64 Usrak ya s0 BJ So is) palm MAY asi 3g BO) aga Uban 
so BJ ima gp ii) yA LagSA Iya dgg 01) JUSIS ge Ula ap diyd Usa gllAlal Age Bala 3 aja UrAH NY Io seni 

san gd AS Ulas) Joy ale WA Salep dog Sila Wal Ba Io Silk Ae yg Uap glil gd many ai, AAS ly Kum) Y AS Ja ID Tralya 

MA 
Cabang : Andai seseorang menyihir seorang laki-laki lantas dia mati, maka kita bertanya padanya. 
Lalu apabila dia menjawab "saya membunuhnya menggunakan sihirku dan sihirku bisa 
membunuh", maka dia harus digishas. Dan apabila dia menjawab "terkadang sihirku bisa 
membunuh dan biasanya sihirku tidak bisa membunuh", maka jawabannya itu merupakan 
pengakuan dengan Syubhah al-'Amd (serupa dengan pembunuhan yang sengaja). Dan apabila 
dia menjawab "saya bermaksud pada orang lain lalu mengenainya karena kesamaan nama", 
maka itu pengakuan dengan al-Khatha' (pembunuhan salah sasaran). Dan dalam dua situasi 
tersebut harus membayar diyat pembunuhan Syibh al-Amd dan al-Khatha' dalam hartanya, dan 
keluarga pembunuh tidak mempunyai keharusan terkecuali mereka membenarkannya. Insya Allah 
kajian mengenai sihir akan kembali dibahas dalam bab al-Diyaat kemudian bab Da'wa al-Dam. 
Dan di sana kami punya pandangan lemah bahwa sihir itu tidak nyata, maka tidak ada gishas 
dalam hal sihir. 


2 Rampak Naung 

Hukumnya Khilaf. Sihir menurut sebagian ulama' adalah khayalan (tidak nyata) dan hukum had 
tidak berlaku. Mayoritas ulama dan yang mu'tamad berbendapat sihir adalah nyata dan hukum 
had berlaku. 


o| toy Am AISI ls adl 
OA SO Aa ping Lada ya ai Um3 laa Ily Ad Aa Y Ja Ai) entar JUid pad! Kisko 3 elalal! oya HS LL A33 
HA Ab) Kaho panai Ol Op ip slalali gan SS, SV GA ab Kadal! Uya ES) peman Uoilg Aadadl Uya III SA gag Read 
JEYI Ol JB Ged3 ed Gara ngk ja Bj Ab) So yAS ale ASN JUYI OL JB Gap Olinp 2 jay indo JUT ale 
JIN ya aasaki JI 20 paL a3 ale AIM 
2 Sunde Pati 

Aku nyumbang 'ibaroh dulu : 
Haji H3 (21 262) 
ad JB Of eni pdl 3G Malay Yy di Anas Alay Y AAL OY Ig Y US al im dg (OIL puma IS eR UI) 
MAN IE Jai Spamg JB OB 15 pama Al Jia OT JL AYI Ag ak La cah Lot ITE Jai ah OYas agas MSG 
YAI de Anal Lagaid Usb JI As If ag pal oya Llbenil Jd akan deg LAB No Jitia ad dj Aid aa 
a ianag Ol YI ASLI 


CP sa (MI 45) 
Alai Ao al Gg Slib Sl Tantan Y) Meta le PL padi ayat UV Ja (Siam pam) J3 (IN) 
Sia ly) Sewale R 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4238 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oli ate) (4/ 122) 
aa ba JM ola ab Y Side dit YAAA puan JB yag SI Saat aja de Sona (pama MAP) 
2 Ghufron Bkl 
HUKUMNYA TAFSHLL : 
1. Bila sihirnya dapat mematikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan dua saksi yang adil, 
maka wajib digishos : 
Sada FERI o yA Aa UJI Jatiy 0 puw Ob OYas Agil UI Jis (Spa SL AI JB) Laguana LandT j0 paag J3 SI 
253 
2. Bila sihir tersebut tidak dapat mematikan atau jarang dapat mematikan berdasarkan 
perkataannya atau ada dua saksi adil maka tidak wajib digishas akan tetapi harus bayar diyat / 
denda. : 
dah Y Ip Bae Il Ad 2 Y GI YO LAN jain Lah das ISI 3 SY anji J6 DU YI JaY jl Jan Y JG ji 
Y 9 pam Ol OYals A3 ld ASLI SU 3 Ad BUY oa LS Hal da0 la Alile Ups Mile Ol pa has Ah WI 3) 
VIYAT Gatel Us BY HI an Jai 
Kalau membunuh dgn sihir mengharuskan digishas maka gishasnya dgn pedang / dipukul 
lehernya dgn pedang bukan dibalas dgn sihir pula : 
mna AAS D2 Urai US Alia Jaty nisan bel al dy al aa Lag lum LS Jal dad Alilahi Ah SE Y Li 
ENY oU Ale GIA YIYAT GE me 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573335369355942/ 
2690. HUKUMAN BAGI PEMINUM KHOMR ( MINUMAN 
KERAS MEMABUKKAN ) 
PERTANYAAN : 


? Ki Zaed 
Orang yang mabuk / minum arak itu Dihukum apa aja dalam syariat islam... ? 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 

Orang yang minum khomr /arak di-hadd dengan dicambuk sebanyak 40 kali jika orang tersebut 
orang yang merdeka / bukan budak, bagi imam boleh menambahi cambukan dengan 
memaksimalkan sampai 80 kali cambukan. Lihat Kitab Fathul gorib : 


AB pa (Sam Ula jl) Sal pn ja Gelora! gag (LA CA yag) “Uta dial! Ab Gg RI AT 3 Adhas) 
(os) DI ma ay CLYI (aa Ot Ja) “alan (oma LO Of UE SUS (AL) Kan ya aki Sell 
yak! Wat la (deg ba SL de Bob Jd (ajal dry Ie) GB) Botebsy 3 oma de dab) Sale 

Ki SALES ja IAY ah S3 La Uta Ulry tai ad Sorot Aly Su Kl aah Gadny AI (ola 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4239 ) 


(LV) 0 da Yg KPI ea Y, (83 9d ya Crramg V9 ceslal Salasu Y, Cab jaly Jong Saleata AL Sa Mb 
EA AA) dia pay OL GS (li Ye IL) LAI Lal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/573867499302729/ 


2780. HUKUM MENCURI HARTA ORANG KAFIR 
PERTANYAAN : 


2? Al Hany 
Assalamu alaykum wr wb. pertanyaan titipan mohon pencerahannya bagaimana hukumnya 
mencuri harta bendanya orang-orang kafir ? sukron 


JAWABAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Hukum Mencuri Harta Orang Kafir 

Pertanyaan : Dulu ketika saya nyantri di Jember, kebetulan ada Buya tugasan dari Sidogiri. Saya 
bertanya begini, bagaimana hukumnya mengambil barang atau harta milik orang non-muslim, baik 
berupa makanan atau lainnya. Beliau menjawab boleh, tetapi mengambilnya itu yang dosa. 
Setelah saya nyantri di Sidogiri, saya bertanya lagi pada salah satu guru, dan ternyata 
jawabannya lain. Beliau menjawab boleh dan tidak berdosa, bahkan dimakan pun halal. Menurut 
beliau, kalau dimakan halal, mengambil pun hukumnya halal. Beliau mengatakan, bahwa 
keterangannya ada di kitab @urrat al-'Ain. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana 
sebenarnya hukum mengambil atau mencuri harta orang kafir itu ? 


Jawaban : Seperti kita ketahui, Allah SWT telah menyuruh Nabi-Nya untuk memerangi umat 
manusia sampai mereka mengucapkan kalimat "la ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah)". 
Dalam sebuah hadits ada teks begini, "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka 
mengucapkan "Ia ilaha illa Allah". Apabila mereka mengucapkannya, mereka berarti telah menjaga 
darah dan hartanya". Dengan demikian, berarti Islam atau kalimat Laa Ilaha Illa Allah menjadi 
sarat bagi terjaminnya darah dan harta seseorang. 


Nah, sekarang karena orang kafir itu darah dan hartanya dianggap tidak terjamin, maka 
bagaimana hukum mencurinya? Dalam masalah ini, ulama kita sepakat untuk tafshil: kalau yang 
dicuri itu hartanya kafir dzimmi , maka hukumnya haram. Sedangkan kalau yang dicuri itu hartanya 
kafir harbi (tidak terikat jaminan perlindungan dari orang muslim), sebenarnya ulama kita mazhab 
Syafi'iy berselisih pendapat. 


Menurut al-Ghazali dan Imam al-Haramain, harta yang diambil dengan cara mencuri dari orang 
kafir harbi termasuk harta fay' yang menjadi milik pengambilnya secara langsung tanpa harus 
ditakhmis (dibagi lima). Sedangkan menurut pendapat al-ashah, sesuai dengan pendapat 
mayoritas ulama (jumhur), harta hasil curian dari kafir harbi termasuk ghanimah (jarahan) yang 
harus ditakhmis. Demikian ini seperti ditulis oleh al-Rafi'i dalam al-'Aziz fi Syarh al-Wajiz (X1/425) 
dan al-Nawawi dalam Raudlah al-Thalibin (VI1/457). 


Nah apakah mencurinya berdosa? Dalam kitab Gurrah al-'Ain kami tidak menemukan keterangan 
mengenai masalah ini. Tetapi, dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin (156), ada teks, "hukum harta 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4240 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang muslim, dzimmi dan musta'man sama keharamannya dalam mengambilnya dengan cara 
yang tidak benar. Berbeda dengan harbi". Dari sini jelas sekali, bahwa mencuri harta kafir harbi 
tidak haram. Wallahu a'lam bishshawab. 


Dasar Pengambilan: 

Al-“'Aziz fi Syarh al-Wajiz (X1/425), Raudlah al-Thalibin (VI1/457), Gurrah al-'Ain (200), Bughyah al- 
Mustarsyidin (156). 
http://sujud-kuterimalah.blogspot.com/2010/06/bahtsul-masail-25-hukum-mencuri-harta.html 


Bughyah hal 156 : 
Laila Al ASp AJ ILaula slr, sklawilary —. gle 8, Aa yad (Yana Ne cl H3 ) AG SN AH 1, Ja slalu) 
» Guz Zein 
307M1 COLI SUS Ela, ci 
DI Aang Ui Dp deng ba dll BSI JL GA ASI Ika oya YP Va de Yy 6 mag Of OLI Le 
SBS Abi Lag akg2 Jl Ray SKIN Il desa af ea Id A2 deng Le Cage SAI LAI ASI UNJ, padi Iker luka 
il) cad bala JB ora Ad ALI Ale JB CagaadI An al Ad SUS Of Ja tblyat JA YG C3 YA Y Yg 
Ida (Da Aing Ui CP ding Ui SL GA PASI Salim LE alay dan JL BS JS yah cendII BLS jas (1) Adel 
alay dan JI, 
2 Toni Imam Tontowi 


Dari ibaroh yang di Bughyah maupun yang satunya , yang diperbolehkan mengambil adalah harta 
kafir harby (musuh perang). 


2 Al-Fagiir Syekh Farhan-Taufieg 
Kami 3 OLI dead Ula, AE 3 Ob (ILY Ols GBI Jera ISI Jas) dls Al am) Jali Ji CA PA 
Lag Alia DUS OLI G3 Alia MY dek So» yudi Ulama! oya dala UE Lag July Cakil Ulang 3 da OK Ula 
BL 3 SAS IS JW md I OLYI Ie ye lay SME GOA JI ole P OLYI adal) el, 
JB OB CG gain D3 ami G OLYI Ge DL Ob GL Spy SUN kg SA Oo le ola te 
O dug bs JW eng JI Jing dll paka dil GJM Al SAB aa G JUL OY Ah Yel esa Jay BU JI JW Jas ol 
8 ym Ol Grokuak! plak ceng It Y JUS oya email Id KLS Jl 8 33£ Ja Jl jadi 02223308 03 Ai 
SANG AS ya GUI laka Ji dab al (dai Sg pi CAP ga dai ola OP Ad oya Ha IP edi Of cal Alya 
Be Ad la Yg SI Sony asli JB dy Mada A8 png goal plang 6 god) peluh Jla 8 png peluk mei g JW. 

2 Rampak Naung 

#deh ya Sai 3 pad Lady Lanib yaah Com) Kamik pladl BY II JSI la cal lal Jang 
KALI Ai p yy Jet 3 AUb, ol 2 0US 


LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4241 ) 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/622470537775758 


2880. DOKTER GAGAL MENANGANI PASIEN, APAKAH 
TERMASUK PEMBUNUHAN 
PERTANYAAN : 


2 Swara Angin Angin 

Assalamua-laikum... mas nenk.. Nderek tanya : Apakah seorang dokter ketika mendapat 
kegagalan dalam meng"operasi" pasiennya sehingga mengakibatkan kematian itu termasuk 
pembunuhan ? 


JAWABAN : 


2 Syifa Al'hasanah 
Wa'alaikumussalaam, mau ikut berpendapat namun mohon diluruskan jika terdapat ada kalimat 
yang kurang tepat/salah. Hukumnya ditafshil, sebagai berikut : 


1. Jika Dokter yang belum ahli ketika ia mengobati pasienya lalu terjadi kesalahan maka harus 
dloman atau bertanggung jawab yang artinya jika si pasien sampai meninggal maka wajib digishos 
sesuai syarat gishos atau bayar diyat.berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW yang 
diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Nasaa'i : 

ay gd ola) Kuyale pad Hb din laa dy ab yah 1d SNI ale dil 


"Barang siapa yang mengobati sedang ia tidak mengerti perihal mengobati maka ia adalah orang 
yang diomin/wajib bertanggung jawab".misal:seseorang yang tidak mengerti/tidak ahli prihal 
kedokteran (pengobatan) mengatakan kepada pasienya "Minumlah obat ini" lalu si pasien 
meminum obat tersebut.seteah itu si pasien meninggal maka di perinci juga : 

a. jika ia seseorang yang mumayyiz (orang yang bisa membedakan mana yang madlorot atau 
maslahat) dalam artian tidak gegabah juga maka wajib diyat sebagai kewajiban tanggung 
jawabnya (dlomin). karena ia adalah orang yang tidak mengerti perihal bidang pengobatan / 
kedokteran. 

b. namun jika ia tidak bisa membedakan mana yang madlorot atau maslahat dalam artian 
gegabah juga maka ia wajib dlomin yaitu digishos. 


2. Kalau dokter yang sudah ahli dalam bidang kedokteranya, jujur, adil, mempunyai kecerdasan, 
kepiawaian dan mahir dalam bidang kedokteranya jika tidak gegabah atau sembrono maka tidak 
wajib dloman/bertanggung jawab yang artinya tidak terkena hukum gishos ataupun diyat. 


- Kitab bughyatu al mustarsyidin hal. 251 : 

AAS Bapa pb oya SS 3 Aiiinahl CAS ya Kabel Ie PASI alah Aas Roy All Aaslay ll Sad de paul) 

Ale Ayah Aanbah oya WI La yang CASE D3 AI ola Gada 3 Olen Ily Ola Ily OKU Ca jaredlly (Lagi 3 Utan Alai 
sa Urmb ordas Jis dabel pake B1 6 Sally og gal otg Kajal yah bb din las D9 Kab yah OA AHLI 

AL SI Ui cab pig GeladU Y)y cina emng Tak OS Of cAnad el yi alan ll 2 Aa Bls JB j3 toa yae 

BAJA BS oya ayang AS UNS Aa all 3 Gelital Ol cijlgay Gilony S3 mmlo Yao Gyauo OS Ol ale Ulun YG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4242 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


deg Uli Glbi PS Jet ale calali, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/691893010833510 


2890. HUKUM MEMASUNG ORANG GILA 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, bolehkah orang tua memasung anaknya yang gila sampe bertahun-tahun... 
seperti yang ada di berita tv ... bagaimana hukum nya berdosa kah orang tua nya ? 


JAWABAN : 


? Ubaid Bin Aziz Hasanan 

Wa'alaikum salam boleh orang tua memasung anaknya yang gila, bila anaknya yang gila itu 
menyebabkan orang lain (masyarakat) terganggu atau bahkan sampai menyakiti masyarakat 
disebabkan ulah anaknya yang gila tersebut bila mana sudah tidak menemukan cara yang lain. 


2 Rampak Naung 
KONFERENSI WILAYAH NU JAWA TIMUR TAHUN 2013 KOMISI WA@IIYYAH 
Prilaku dan Tindakan Orang Gila 


Deskripsi Masalah : 

Tidak layak untuk disalahkan, jika ada seorang yang akalnya dibawah normal melakukan kesalahan. Sebut 
saja Budi, dia terlahir normal sebagaimana anak yang lain, namun entah apa sebabnya ketika menginjak 
remaja, akalnya jadi kurang normal. Kelakuannya terkadang membuat orang senang, namun disisi lain 
membuat orang merasa kurang nyaman. Contoh ulahnya : 

- Kegemarannya berada di dalam masjid dan selalu terdepan mengikuti aktifitas masjid, namun ketika ia 
bersuara melalui microfon suaranya jadi tidak karuan dan sangat mungkin dapat menimbulkan tasywisy. 

- Terkadang dia berkeliling di jalan-jalan dengan telanjang. 

- Terkadang dia merusak barang milik orang lain. 

- Terkadang dia tidak pulang semalaman, dan pihak keluarga kawatir ada bahaya yang menghampirinya. 
Akhirnya keluarganya memasung dia dengan harapan mungkin dengan jalan itu Budi dapat menjadi seorang 
yang normal seperti yang lain, atau setidaknya mencegah hal-hal yang dikawatirkan keluarga. 


Pertanyaan : 

a. Bagaimanakah hukum memasung orang kurang normal dengan berbagai alasan tersebut ? 

b. Bagaimana seharusnya sikap orang yang normal melihat kejadian di atas ? 

Cc. Jika memang yang dilakukan itu adalah hal yang tidak dibenarkan, apakah walinya wajib dhoman ? (PCNU 
Kab. Pasuruan) 


Jawaban : 

a. Mempertimbangkan penjelasan pada deskripsi masalah, maka memasung Budi yang sudah demikian 
mengganggu bahkan boleh jadi menyakiti orang lain, adalah diperbolehkan jika memang sudah tidak 
menemukan cara yang lain. 

b. Sikap masyarakat terhadap orang tidak normal yaitu memberi teguran (menyampaikan perintah dan 
larangan) bahkan sampai ikut bertanggung jawab dalam urusan kemaslahatannya bagi yang mampu, 
apabila penanggung jawab dari pihak keluarga sudah tidak mampu, yaitu seperti uusan makan, minum, 
pakaian, kebersihan dan kesehatan. 

Cc. Kerusakan dan kerugian harta milik orang lain akibat tindakan orang gila harus diganti menggunakan harta 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4243 ) 


miliknya dan jika tidak mungkin, maka menjadi tanggung jawab walinya. 


162— IN 2 NYI AH ud 

Pal ang La Ab Up tm ng pBI Soy 5 peang Ae A1 Gho — AI pny Ol RA obral aa Rey Ae saka Jan 
Hal 3 Alaih GOS ISI Gal JAS oya Ogan! ia Kabel Rnb ja Alat yag — JG Of IP — Alasan Sya PN PI 8 ya 
ba Sad ll Ja Ale pad Ig AI Sa Ab oa yag: 


2006— BIN 2 Gyela Radio 

gai Ii) ben Il ISI at aa ya (ian AP Maa aj US Yg € ebi lih ASI ya ye all dy (AL) Aa 
Haag y PAR oh only Sl Ud Hb 4 Url Um Mil yag Lekiia oles YA dala Hb jay, ayal del Kal ya PL (NI 
Ueik 0 S4 Al IL US Ol, Ab Gl al Ale al Ol Ji lab aan JAE YG BEI Gd Ogog , MG ee Op KAI, OX Up 
SIB OI Wal Hole 0 adl dad G3 GAY Led Gel nt gng GAS Leah At 23 jg, RAI LAN Ud) Gln3 , deni uya Kendal 
Haag bahan OpA AN, geo JS Aa ad ja oh mb MSI (RL ba) 1 Aj. tra en GL ole SY olah 
UT adah yee an ITO aya pa Uao ya (HI Oh) Aj dadi Gb Caj3 2S Ja Oh OKI din paid plang AA) 
Ie ALL, HE Alah CA SU, os Hah el 


12 —0 oya Al mi AA mi aa) 

Ie rah (AYU) ale Sa Old ali Lia Jas ST IL Opi Jl (ono de) Ori Ii sesali (Io 6) Ka VI) 
Of el oma BP UTY OA Gara! Lala alir La ya kdi Jab OB Jai3 Aly JI yag ena Lb aa de UV Ea AN 
ml gd ush SI Pr OA M3 III ad US AI Gee Ho Aly JS 


137 — AI BU hg AI AI 3 

Jas dani jala Jiitang Y oya Sao Leg Ah Jia! Ri pend Kidal yag Gel pn UAS ya Bi yerla AA Ga Ai pl 3 (has 
dea sel jy dala olga dalang LG. darat CI (WLAS Gel gad Ay Lia dy day Jr l BJB Nala) OjS ae) Jak Ojad pal dj 
hllaa oya US abg dala P3 MP) MAN 


1O— SN oU LL 
plg mel Alila aib O poalh GAY US Gal SUYI ST lai Iler JI oya Aelat ad ya JSI Keaiy — JB Ol JI LAS Jas 
GBjI OB orak! HAN ya ya PA AIA Omi JL Leijay SU As Uh ya ae DB RAIN G gi Pala ma kal 

Cool! pealaa Clad Vy (asi O| JUN ea 


45 — BIA Geinnakly AN Balas 
Il goal SAP OP Oom candi jl AU SAI OY goal Ike oya JL Ras PP II JS Uang MEN JLAS Telo jak goo J3 Ulun 
SE Ay ea Kanal Jl DS IAI pjk YG Utah JB yua yag el Co La9 Aa JUS Ta aa 


51 — JH adl Lal 
Lglaim 3 bb Ca Aril La Olanay Rawgall lo Uber LS Hall Ola BS IS din Lada 3 org La slah He 0 jimmy anal daa 
alas AD ju JUN ola 3 Lal Jp 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/691345134221631 


2957. HUKUM MENGAMBIL UANG ORANG TUA 
PERTANYAAN : 


2 Sarwany 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4244 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagaimana hukum mengambil uang ortu dalam lemari ? 
JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Ibnu @udamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan : 


SI Sway yg | Glenn LAS eye JB Ay Ne Olg oly Ja 38 mag, Jain Olg ca dai V3" 


Anak atau cucu tidak dipotong tangannya karena sebab mencuri harta ayah atau kakeknya. Ini 
pendapat dari Hasan al Bishri, Syafi'i, Ishak, Tsauri dan ashab ar ra". 
Imam romli dalam kitab nihayah menyatakan : 


ALI 3 Ai libur Rob Jia Oky (Rp3) SS Oky Gold (Jet Il 3 SG) 


"Seorang pencuri tidak dipotong tangannya sebab mencuri harta ortunya walapun sampai ke atas 
(kakek, nenek, buyut,,...dstjatau mencuri harta anaknya walaupun sampai kebawah (cucu...dst) 
karena samarnya hak nafagoh secara umum. 

Imam al mawardi dalam kitab hawi kabir menyatakan : 


JB." OS Lagah Jah oya 4 old al dal adah jl tom Wa ON) Jla ya Ba ge dah 3" : JI Ju sila 
Ga V9 6 Wladely Shaor Yly Cole YI) #UYI oya Ike Of Adly del la aya Bra oya de BEN 4 JELAS Ikang 2 saj 
selai gan J3 yag « Dll (sg On (ag « dl Cile Takiw Of ad daa oya Jai Je : 


Masalah : imam syfi'i berkata : "orang yang mencuri dari harta anaknya dan anak dari anaknya, 
atau mencuri harta ayahnya, atau ibunya atau kakeknya dari arah manapun keduanya maka tidak 
dipotong tangannya. 


"AI mawardi berkata : pendapat imam syafi'i ini sebagaimana yang diucapkan : " tiada potong 
tangan thd orang yang mencuri dari harta salah seorang kedua ortunya walaupun sampai keatas 
dari para ayah, para ibu, para kakek dan para nenek.jg tidak dipotong tangannya bagi orang yang 
mencuri dari harta salah seorang dari anak2nya walaupun smpai ke bawah mulai dari para anak 
lelaki, para anak perempuan, anak2nya anak lelaki dan anak2nya anak perempuan.ini adalah 
pendapat jumhur fugoha'. Wallohu a'lam. 


2 Kakek Jhosy 

Secara umum, seorang anak tidak boleh atau haram mengambil harta ayah atau ibunya tanpa ijin, 
maka ia dihukumi sebagai pencuri sebagai mana ia mencuri milik orang lain. namun jika anak 
mencuri harta orang tua atau orang tua mencuri (mengambil hartanya tanpa ijin pemiliknya) tidak 
perlu dipotong tangannya (apabila di negara Islam yang memberlakukan potong tangan) menurut 
pendapat jumhur (mayoritas) ulama.Anak atau cucu tidak dipotong tanganya karena sebab 
mencuri harta ayah atau kakeknya. Ini pendapat dari Hasan al Bishri, Syafi'i, Ishak, Tsauri dan 
ashab ar ray . 


Referensi : 


JB d0 Me Olg oa Ja R8 pang Jas Ol CV laa Yg (Jaad YVU Tomb NG — AAA or JA Ie — HS ol 
SIN Ine ly Blbenaly ALI Uyanl 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4245 ) 


crash OA Halisa dam AAL gal JB — RAP 7 S3 ya Ba ya — Ulaa Ye kmi NT Put dal 
Ba Ol #Gonaly SI Ulang 2 Ailonoly Jaten or AA ALI Aisi paly MIL JUS RAP 3 S3 JS Ja ya Gw 
Cr ag ma La pake Ia Y NS HS SAS slh VI SAS) AAS JU cLagake (bei YG Lagu al “Legal le ya Op! 
IOI IL oa Oa Led CI Ae Yg Sl Ie SY Ely MIL il AS SY, (KY) Ali ya Jl 
Baya IS BEN Halo Aisi ala S0 SBY LIS 3 il Laga 2 la LIL JB cad ah laa YI 
da pall Aan) ya In YL 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/7284855371742571 


2964. HUKUM MEMBUNUH ORANG GILA 
PERTANYAAN : 


2 Tgk Aswaja 
Assalamu'alaikum. Apa hukumnya membunuh orang gila yang membuat madhorot 
(membahayakan) orang lain ? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Salah satu golongan yang tidak tertaklif hukum,baik hukum syar'i atau hukum negara adalah orang 

gila. 

1. - Jika negara dalam keadaan normal / tidak dalam keadaan perang, apabila orang gila 
melakukan tindak kriminal, maka sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditertibkan, 
walau ada ruang hukum yang membolehkannya dengan 'ilat menolak kemadhoratan darinya, 
namun alangkah bijaksana bila langkah itu dilaksanakan oleh pihak berwajib 

2. - Jika negara dalam keadaan perang, dan orang gila dimanfaatkan pihak musuh untuk ikut 
memerangi muslimin, maka boleh membunuhnya juga dengan ilat "Daf'an Li Syarrihim". 
Wallahu a'lam 


Referensi: 
- Nihayatul Muhtaj : 
saya CJ Ke KI sha j2 ) Sg da Sy lal Sin SEL Lay Sya aa ( SE AS ) KUA SA BA Sal Aa Il) 1s 


sa gd arya) SAI Wali 30 € giimd Santayeat alas) pan Silga lola sie yag 6 3 Ja Sirnga 19 H3 02 aga IISal) sy Lu) ding sa) M3 « 
Ing Mamah 5 J AGS Y Sles 


- Hasyiyah Sibromilisy : 
m2929 meclaial As Ula al (agsuis Al IG : Jg3) 5 ole aw | gi Isl Sl (aelid Ja0g : V33) 


ole aw DI Lsul Igo sei 
- Bahru Al-Roig Syarh Kanzu Al-Dagoig Juz 5 : 


ga: 3 Lois gen y SA peta il glenaa gataa IV ly Say smga Al ole aa Un kala SL) Is desk er JM 3Ye 1 Yu Ulang 
Was Ssail aa 3 Um yk 9Y SSI saiga 


- Al-Furu' Li-lbni Muflih : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4246 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yang) Use) Lipad SA SIM 6 gay AA Ata Y Ati Sla yi Tag samia senarai delag 6 BJ Waragio 1 3Y Sal p 3Y AA, Sila 


- Al-Inshof Juz 4 


NB Sa sang sania0 sena P4 Ala, 


- Al-Ikhtiyar Li Ta'lili Al-Mukhtar 


NB Sa sang sania0 sena P4 Alan, 
- Gowaaidu Al-Ahkam Fi Masholihi Al-Anam 
Mil WELar) ENG K 2 38 IiSal ) AA (ikal gilamtiyy SY setan «A4 9) Jal S5 ya Ie lisal JA y ISI Naga Y Sila 
- Nashbu Al-Royah Fi Takhriji Ahaditsi Al- Hidayah : 
NN SIJ Lani ) Vid 2g) 2 Unta NY Toy BEJ Ae al AS op Sy op Uang silam y0y ENG al al SEN 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/730479843641493/ 

2989. HUKUM MEMENJARAKAN ORANG YANG TIDAK 
MAMPU BAYAR HUTANG 


PERTANYAAN : 


2 Ibnu Singorangsang Bang Toib 
Assalamualaikum wr wb. mohon penjelasan # Ibaratnya tentang Gak kuat bayar hutang 
dipenjarakan oleh yang memberi hutang ( boleh apa bagaimana ? ) 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Hukum mempenjarakan orang yang tidak mampu bayar hutang adalah tidak boleh dan hal 
tersebut termasuk dosa besar. : 


YANYY GAN taat 
LAST aya Ataos yag peta 3 JB La dan OL oleh Aly ale gun dala La slah park Uyadkl JUS pake Lain 3. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/741612479194896/ 

3083. PENGGOLONGAN ORANG KAFIR 
PERTANYAAN : 


2 Seputih Awan 
Assalamu'alaikum.. Mau tanya, ada berapa saja golongan orang kafir ? Dan siapa saja yang boleh 
diperangi ? Terimakasih.. 


JAWABAN : 
2 Abdur Rahman Assyafi'i 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (4247 ) 


Secara garis besar kafir itu ada 4 : dzimmi, mu'ahad, musta'man dan harbi. 


V3 Lemah RAS 
PUN Ju ol Jd! sn an) LG SA CP ii AE Colak! ga ad ae Y SM 48 4 (ena) ASIN pul, (G) 
Jai3 yet Rap) 3 Oral! ja2g Ha OLI MS ya ay 
1. - Kafir harbi adalah kafir yang memerangi umat islam 
2. - Kafir dzimmi ialah kafir yang mengadakan perjanjian membayar pajak dengan imam dan 
patuh terhadap hukum-hukum Islam 
3. - Kafir mu'ahad yaitu kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan imam atau naibnya 
untuk mengadakan genjatan senjata selama 4 bulan atau 10 tahun dengan adanya ganti atau 
lainnya yang sampai pada kita 
4. - Kafir musta'man: kafir yang mengadakan perjanjian aman dengan orang islam hanya dalam 
kurun 4 bulan saja 


Jadi dari 4 golongan tersebut yang boleh diperangi adalah kafir harbi saja. Wallohu a'lam bis 
showab. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/735681439788000/ 

3090. JIN BISA MATI DAN TIDAK BOLEH MEMBUNUHNYA 
TANPA HAO 

PERTANYAAN : 

? Ananda Hubbeyss Addakheel 


Assalaamu alaikum.. Apakah jin bisa mati ? jika bisa, bagaimana hukum membunuhnya jika dia 
merasuki seseorang ? 


JAWABAN: 


2 Ummi Af-idah 
Betul, Jin itu bisa mati, lihat Tafsir al-Baghawi 4/379 : 


(379 PI AE LAI ii) 

Pal DI) Dyaty Diyakknn pegi and KembLA UM (DI yag Day OyA Doakana cal 

“Jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Jin mengalami hidup dan mati. Sedangkan syetan tidak 
ada yang muslim. Mereka akan mati jika Iblis mati”. 


2 Abdullah Afif 

Menurut Al Hasan jin tidak bisa mati, sedangkan menurut Ibnu Hajar jin bisa mati karena sudah 
banyak kejadian bahwa mereka mati, di kafani dan di pendam. Lhat Al Fatawa al Haditstiyyah, 
Imam Ibn Hajar, halaman 155 : 


LIS HI oa A3 oa Ae AB JI eede aa Adji) Il dl JB SAB OP GE 1 gal JB 
SW3 SU Of UG. dna Tila Cl IPB oale aa Ona Ja Un OPEN AI omabl oLT OP Oya AI Je Jo RI cai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4245 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ang Dit 9 Laila AI 2 ASI SBI oya Olind3 La oU SAS el EL NN Olg € Jail yah dilyely ab UrbLAS aan 3 


2 Ghufron Bkl 
membunuh jin tanpa hag hukumnya tidak boleh sebagaimana tidak boleh membunuh manusia 
dengan tanpa hag 
(163 : FUJI, oL4YI) 
BOLA Y JL Il IS SE BB IL ata EYE AE YUS Gb aa AA JB AN ai gl JU (pala 
LAS OS P3 ol las. 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/650958314926980/ 


3114. MUFLIS (ORANG YANG BANGKRUT) TIDAK 
DICEGAH DARI MEMBAYAR KIFARAT 

PERTANYAAN : 

? Insan 

Assalamualaekum warohmatuloh. Mau tanya : bagaimana solusinya, kalau bisa solusi yang ada di 
kitab ya, ada seseorang mutflis/bangkrut ( termasuk hajru / dicegah menggunakan harta ) lalu dia 
ada men-ZIHAR isteri nya, lalu mau bayar dengan KIFARAT PUASA, tapi tidak sanggup, lalu mau 


bayar dengan MEMBERI MAKAN FAAIR MISKIN, sedangkan dia si suami termasuk di-hajur / 
dicekal-kan, jadi mohon penjelasan dan referinsi nya.. terimakasih wassalam... 


JAWABAN : 


? Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, untuk kafarat dzhihar harta muflis (orang yang bangkrut) 
tidak dicegah mentashrufkan hartanya untuk membayar kafarat dzhihar. Referensi As Syargowi 
juz 2 hal 168 : 
AL At Ga Y Ol 3 dala ya Gale pad Lejiby JNBYI Riisan akik ale elu Aa ya lidi ol 

BUSI og pp BS JL cola Yg IE Tory Ay LS G3 pu Yg SU pm SG Ca CN ae Sl Ai 
Wallohu a'lam bis showab. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/765492646806879/ 
3115. HUKUM MEMINJAMKAN BARANG PINJAMAN 
PERTANYAAN : 


2 Duro Boy 
Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya Barang pinjaman dipinjamankan lagi ke orang lain ? 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4249 ) 


Atas jawabannya terima kasih..,...!! 
JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Tidak boleh bagi peminjam meminjamkan benda yang dipinjam tanpa jjin 
orang yang meminjami. 


- Kitab Syarh Mahalli & Galyubi 8/447-449 : 
ah Uya OI aa Got Up S3 — | da ptt Oia an 


Orang yang menyewa boleh meminjamkan, orang yang meminjam tidak boleh, menurut pendapat 
yang shahih. Ucapan mushannif "orang yang meminjam tidak boleh" maksudnya tanpa seijin 
orang yang memberi pinjaman, jika seijinnya maka hukumnya sah (boleh). 


- Kitab Fathul Mu'in: 
pr OS YG Blleiana Un BEI matah ENY) 


- Ta'bir 'anahnya 3/129: 


OS) 4 BY cl Boleh Gilara (anna OS) DU j3) US pay OP Ole Ul) USA SY ee (one Bel matah ENY II 
jp dh Ul SAY maa 
- Ta'bir Kitab al Mausu'ah al Fighiyyah al Kuwaitiyyah 5/188 berikut bisa dijadikan perbandingan : 
Pm Yo WEI masi Jab «lai Alamin oya JP Olataki ssi mata! Jlet JI La selai SIS 3, 
Y Le agak! OY 4 dani pertaahl Ilanta BEI all AS Ig CT 4 Tonsonan Ai el Ol Aaidl Cahaya pke-all y LSJUI Handa 
JB NH Railall ae) 
2 Syarwani 


Musta'ir (yang meminjam barang) tidak boleh meminjamkan barang yang ia pinjam tanpa izin dari 
mu'ir (yang meminjamkan barang). Lihat Anwar Al Masalik hal 178 : 


OSL SR MSN ON pSntamk SI as 9 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/728674820488662/ 

3126. BERBAKTI PADA ORANG TUA LEBIH UTAMA 
DARIPADA BERJIHAD ? 

PERTANYAAN : 

2 Arif Fivers 


Assalaamu alaikum. Ustadz, pengen nanya, tolong dijawab : Amalan tertinggi itu yang mana yah ? 
Apakah Jihad Fisabilillah atau Berbakti kepada orang tua ?. Kasih dalilnya ya ustadz, Terimakasih ! 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4250 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 

Wa alaikumus salaam warohamtulloh, ada sebuah riwayat hadits Mutafag 'Alaih, yang artinya 
kurang lebih sbb : 

Dari Abu Abdirrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud r.a., katanya: Saya bertanya kepada Nabi s.a.w.: 
"Manakah amalan yang lebih tercinta disisi Allah?" Beliau menjawab: "Yaitu shalat tepat 
waktunya." Saya bertanya pula: "Kemudian apakah?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada orang 
tua." Saya bertanya pula: "Kemudian apakah?" Beliau menjawab: "Yaitu berjihad 
fisabilillah." (Muttafag 'alaih). 


? Mas Hamzah 
Dari kitab Irsyadul Ibad Syeh Zainuddin Al Malibary : 


Solok pad aj et IAI Jasa IL SI saj) 
ROE Sa iB Apa Se ALA 2IG SAN IA FA EN AI Jgn, Il 2IG dgn il 02 Olradil TA 
IN Jan SA IE Kel 3 bay. 


Dari ibnu mas'ud berkata,:" aku bertanya kepada Rasululloh shollallohu alaihi wasallam tentang 
amal apakah yang paling disukai Allah ? Rasul menjawab : " sholat tepat pada waktunya". aku 
berkata : " kemudian apalagi ?". Rasul menjawab: " berbuat baik kepada kedua orang tua". aku 
berkata : " kemudian apa lagi ?". Rasul menjawab: " jihad fisabilillah."(HR. Bukhori dan Muslim). 


” 120 Du ga 00 . 9 2.900... oc- A4 0 Pa aa 0 w 22X 8 R3 
AJB Sa Ball ya (fa Ja HOW Lele jai YSS gai Gal HIU AI Jgn dl Jero Si ala da ala. 
13 A.A 03. D 


Seorang lelaki datang kepda Rasululloh dan berkata : " Sesungguhnya aku menginginkan jihad 
tapi aku tidak mampu atasnya." Rasul berkata: " apakah kedua orang tuamu masih ada salah 
satunya?" lelaki tersebut berkata : "ibuku." Rasul berkata : "jihadlah karena Allah dalam berbuat 
baik kepada ibumu jika engkau telah melakukanya maka engkau adalah seorang haji, umroh dan 
seorang mujahid." (HR. Abu Ya'la dan Thabrani). 


0 a19. aa... 8 2 Pa) 0. 30 o 3 0. NA RA 2... 8 NI. 
oa DI Ja las BI yebatant Cor A8 yA Of coat dl Jpg GS DI Jay dl Jery se» HS Slumdly dora Gala 


2 Logo 0. We WM 2. S0.0 2.2 90050 RL OR 2.2... - 9 20 cwe Wo... 900... 010 0... 
Unglor yi ca Redi OP Laga jk 2JB cpai 203 ola, Slip Hala) ag Kalong is adl OP Len JL 1JU tpi 1JG tab 


Seorang lelaki datang kepada Rasululloh kemudian berkata" wahai Rasululloh, aku ingin 
berperang, aku mendatangimu untuk meminta pendapatmu." Rasul berkata : " apakah engkau 
masih mempunyai ibu ?" lelaki tersebut menjawab : " iya." Rasul berkata : " jangan tingalkan 
ibumu, karena sesungguhnya syurga berada di kakinya." Dalam riwayat yg lain , " apakah engkau 
masih mempunyai kedua orang tua?" aku berkata : " iya." Rasul berkata : "jangan kau tingalkan 
keduanya karena sesungguhnya syurga dibawah kaki keduanya." (HR. Ibnu Majjah, An-Nasa'i dan 
Al-Hakim). Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/724797930876351/ 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4251 ) 


3166. MAKALAH TENTANG HUKUM POTONG TANGAN 
Oleh : Ustadz Hariz Jaya 


Dalam surat Al Maidah ayat 38 Allah ta'ala berfirman : 
AS3 ag AUl3 dll 0 YES LS Lay 2133 Legal Ig2la38 48 ala 3 Ll 


Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (AS. Al-Maidah : 38) 


Penjelasannya : Allah berfirman, menjelaskan dan memerintahkan agar tangan pencuri laki-laki 
dan perempuan di potong. As-sauri meriwayatkan dari jabir ibnu yazid al-ju'fi, dari amir ibnu 
syarahil asy-sya'bi bahwa sahabat ibnu mas'ud di masa lalu membaca ayat ini dengan bacaan 
berikut :”Laki-laki yang mencuru dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan 
keduanya”. Tapi giro'ah ini di nilai zazzah (asing) sekali pun hukumnya menurut semua ulama' 
sesuai dengan makna bacaan tersebut, karena sesunggahnya dalil (memotong tangan kanan) di 
ambil dari yang lain. 


Dahulu di masa jahiliyah, hukum potong tangan ini berlaku, kemudian di setujui oleh islam dan di 
tambahkan kepada syarat-syarat lain, seperti yang akan kami sebutkan. Perihalnya sama dengan 
@ISAMAH, DIAT, @IRAD, dan lain-lainnya, yang syari'at datang dengan menyetujuinya sesuai 
dengan pa adanya di sertai dengan beberapa tambahan demi menyempurnakan kemaslahatan. 


Menurut suatu pendapat, orang-orang yang bermula-mula mengadakan hukum potong tangan 
pada masa jahiliyah adalah kabilah @uraisy. Mereka memotong tangan seorang laki-laki yang 
dikenal dengan nama Duwaik maula bani bani malih ibnu amr, dari khuza'ah, karena mencuri 
harta perbendaharaan ka'bah. Menurut pendapat lain, yang mencurinya adalah suatu kaum, 
kemudian mereka meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik. 


Sebagian kalangan ulama' figh dari madzhab dzahiri mengatakan, apabila seorang mencuri 
sesuatu, maka tangannya harus di potong, tanpa memandang apakah yang di curinya itu sedikit 
atau pun banyak. Karena berdasarkan kepada ke umuman makna yang di kandung oleh firman- 
Nya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya”. (AS. 
Al-Maidah : 38). Mereka tidak mempertimbangkan adanya NISAB dan tidak pula tempat 
penyimpanan barang yang di curi, bahkan mereka hanya memandang dari sudut pencuriannya 
saja. 


Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui jalur abdul mu'min, dari najdah al-hanafi 
yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai makna firman-Nya : 
“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya”. (AS. Al- 
Maidah : 38). Apakah ayat ini mengandung makna khusus atau umum? Ibnu Abbas menjawab, 
ayat ini mengandung makna umum. Hal ini barangkali merepukan suatu kebetulan dari ibnu abbas 
yang bersesuaian dengan pendapat mereka (madzhab dzahiri), barangkali pula tidak demikian 
keadaannya, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Mereka berpegang pada sebuah hadist yang di 
sebutkan di dalam kitab shahihain. 


Dari abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda :”Semoga Allah melaknat pencuri, yang mencuri telur, 
maka tangannya di potong, dan mencuri tali maka tangannya di potong”. (HR. Bukhori No. 6779 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4252 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan Muslim No. 1687). 


Jumhur ulama' mempertimbangkan adanya NISOB dalam kasus pencurian, sekalipun mengenai 
kadarnya masih diperselisihkan di kalangan mereka. Masing-masing dari madzhab yang empat 
mempunyai pendapatnya sendiri. 


Menurut imam malik ibnu anas, NISOB hukum potong tangan adalah tiga keping uang perak 
(dirham) murni. Apabila seseorang mencuri suatu yang nilainya mencapai tiga dirham atau lebih 
maka tangannya harus di potong. Imam malik mengatakan pendapatnya ini berdalilkan sebuah 
hadist. 


Dari nafi', dari ibnu “umar r.a, Rasulullah saw melakukan hukum potong tangan dalam kasus 
pencurian sebuah tameng yang harganya tiga dirham. (HR. Bukhori No. 6797 dan Muslim No. 
1686). 


Hadist di ketengahkan oleh syaikhain di dalam kitab shahihain, imam malik mengatakan bahwa 
khalifah ustman r.a pernah menjatuhkan hukum potong tangan terhadap kasus pencurian buah 
UTRUJJAH (jeruk bali), yang harganya di taksir tiga dirham. Atsar ini, menurut imam malik 
merupakan atsar yang palingf di sukainya mengenai hal tersebut. 


Atsar ini bersumberkan dari khalifah utsman r.a yang di riwayatkan oleh imam malik. Dari Abdullah 
ibnu abu bakar, dari ayahnya, dari amrah binti abdurrahman, bahwa di masa pemerintahan 
Khalifah utsman pernah ada seorang pencuri buah ATRUJJAH (jeruk bali). Maka khalifah utsman 
memerintahkan agar barang yang di curi itu di taksir harganya. Ketika di lakukan penaksiran, 
ternyata harganya, mencapai tiga dirham menurut harga lama. Sedangkan menurut harga 
sekarang. Sama dengan dua belas dirham. Maka khalifah utsman memotong tangan pelakunya. 
(Lihat Kitab Al-Muwatho' Juz 2 Halaman 832). 


Para pendukung imam malik mengatakan bahwa keputusan yang semisal telah terkenal dan tidak 
ada yang memprotesnya. Permasalahannya sama dengan ijma' sukuti. Di dalam atsar ini 
terkandung dalil yang menunjukkan adanya hukum potong tangan, terhadap kasus pencurian 
buah. 


Hal ini berbeda dengan pendapat kalangan madzhab hanafi. Dan berdasarkan pertimbangan tiga 
dirham, berbeda pula dengan mereka (madzhab hanafi) karena mereka menetapkan bahwa 
NISOB-nya harus mencapai sepuluh dirham. Sedangkan menurut pertimbangan madzhab syafii, 
jumlah yang harus di capai adalah seperempat dinar. 


Imam Syafi'l mengatakan bahwa hal yang di jadikan standar dalam menjatuhkan sangsi potong 
tangan atas pencurian adalah seperempat dinar atau uang atau barang yang seharga seperempat 
dinar hingga lebih. 


Dalil yang di jadikan pegangan dalam hal ini adalah sebuah hadist yang di ketengahkan oleh 
syaikhan, yaitu Imam Bukhori dan Imam Muslim. 


Dari az-zuhri, dari amrah, dari aisyah r.a bahwa Rasulullah saw telah bersabda : “tangan pencuri 
di potong karena mencuri seperempat dinar, (atau sesuatu yang bernilai dengannya atau yang 
berupa barang yang senilai dengannya) hingga selebihnya. (HR. Bukhari No. 6789 dan Muslim 
No. 1684). 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (4253 ) 


Teman-teman kami mengatakan bahwa hadist ini merupakan penyelesaian dalam masalah yang 
bersangkutan, dan merupakan nash yang menyatakan seperempat dinar, sebagai NISOB-nya, 
bukan selainnya. 


Mereka mengatakan, hadist yang menyebutkan perihal harga sebuah tameng yang menurut 
taksiran sehingga tiga dirham, pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hadist ini. 
Mengingat saat kejadiannya nilai satu dinar sama dengan dua belas dirham. Jika dikatakan tiga 
dirham, berarti samadengan seperempat dinar. Dengan demikian berarti keduanya dapat di 
gabungkan melalui analisis ini. 


Pendapat ini telah di riwayatkan dari umar ibnul khattab, utsman, ibnu affan dan ali ibnu abi thalib, 
hal yang sama telah di katakan pula oleh umar ibnul abdul aziz, al-laits ibnu sa'd, al-auza'l, imam 
syafi:l dan semua muridnya, ishag ibnu Rahawaih, menuruts suatu riwayat darinya, dan daud ibnu 
ali az-zahiri. 


Imam ahmad ibnu hambal berpendapat, begitu pula ishag ibnu Rahawih dalam suatu riwayat, 
yang bersumberkan darinya, bahwa masing-masing dari kedua pendapat yang mengatakan 
seperempat dinar dan tiga dirham mempunyai dalil syarinya. Maka barang siapa yang mencuri 
seharga salah satu dari keduanya atau yang senilai dengannya di kenai hukuman potong tangan 
karena berdasarkan hadist ibnu umar dan hadist aisyah r.a menurut suatu lafadz dari imam 
Ahmad sebagai berikut : 


Dari sitti Aisyah r.a, Rasulullah saw pernah bersabda : “lakukanlah hukum potong tangan karena 
seperempat dinar, dan jangan kalian lakukan hukum potong tangan karena (mencuri), suatu yang 
lebih rendah dari itu. (HR. Ahmad dalam Musnadnya Juz 6 Halaman 80) 


Dahulu nilai seperempat dinar adalah tiga dirham, karena satu dinar sama dengan dua belas 
dirham, menurut lafadz imam Nasa'! di sebutkan seperti berikut : 


Tangan pencuri tidak boleh di potong karena mencuri sesuatu yanhg harganya lebih rendah 
daripada harga sebuah tameng. Ketika di tanya kepada aisyah, tentang harga sebuah tameng di 
masa lalu, ia menjawab, seperempat dinar. (HR. An-Nasa'1 Juz 8 Halaman 80). 


Demikian pula sufyan as-sauri, sesungguhnya mereka berpendapat bahwa NISOB kasus 
pencurian adalah sepuluh dirham mata uang asli, bukan mata uang palsu. Mereka mengatakan 
demikian dengan berdalilkan bahwa harga sebuah tameng ketika tangan seorang pencuri di 
potong karena mencurinya di masa Rasulullah saw adalah sepuluh dirham. 


Abu bakar ibnu abu syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami ibnu numair, dan abdul 
ala, telah menceritakan kepada kami muhammad ibnu ishag, dari ayyub ibnu musa, dari 'atha' 
dari ibnu abbas, yang mengatakan bahwa, harga sebuah tameng di masa Rasulullah saw adalah 
sepuluh dirham. (Dalam Kitab Al-Mushonnif Juz 9 Halaman 474 dan HR. Ad-Darugutniy Juz 3 
Halaman 191 dari jalur muhammad bin ishag). Dahulu harga sebuah tameng (perisai) adalah 
sepuluh dirham. 


Mereka mengatakan bahwa ibnu abbas dan abdullah ibnu amr berpeda pendapat dengan ibnu 
umar tentang masalah harga perisai. Maka untuk tindakan preventifnya adalah mengambil 
pendapat mayoritas karena masalah-masalah yang menyangkut hukuman had di tolak dengan 
hal-hal yang syubhat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4254 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sebagian ulama' salaf dan yang berpendapat bahwa tangan seorang pencuri di potong karena 
mencuri sepuluh dirham atau satu dinar atau sesuatu yang harganya senilai dengan salah satu 
dari keduanya. Hal ini di riwayatkan oleh ali, ibnu mas'ud, ibrahim an-nakha'l, dan abu ja'far, al- 
bagir. 


Sebagian ulama' salaf mengatakan bahwa tangan pencuri tidak boleh di potong kecuali karena 
mencuri lima dirham atau lima puluh dirham. Pendapat ini di nukil dari sa'id ibnu jubair. 


Sedangkan jumhur ulama' membantah pegangan madzhab dzahiri yang bersandarkan kepada 
hadis abu hurairah yang mengatakan : “dia mencuri sebuah telur, maka tangannya di potong dan 
dia mencuri tali maka tangannya di potong”. Melalui jawaban-jawaban sebagai berikut : 


Pertama : hadist tersebut telah di MANSUKH oleh hadis siti aisyah, tetapi sanggahan ini masih 
perlu di pertimbangkan, mengingat tarikh penanggalannya harus di jelaskan. 


Kedua : makna lafzdz AL-BAIDAH dapat di interpretasikan dengan pengertian “TOPI BESI”, 
sedangkan tali yang di maksud adalah tali perahu. Demikianlah menurut alasan yang di 
kemukakan oleh al-amasy melalui Riwayat imam bukhori dan lain-lainnya, dari al-amasy. 


Ketiga : bahwa hal ini merupakan sarana yang menunjukkan pengertian bertahap dalam 
menangani kasus pencurian yaitu dimulai dari sedikit sampai jumlahnya yang banyak, yang 
mengakibatkan pelakunya di kenai hukuman potong tangan karena mencuri sejumlah banyak itu. 


Dapat di interpretasikan pula bahwa apa yang di sebutkan di dalam hadist merupakan suatu berita 
tentang keadaan yang pernah terjadi di masa jahiliyah. Mengingat mereka menjatuhkan hukum 
potong tangan dalam kasus pencurian, baik sedikit maupun banyak, maka si pencuri 
melakukannya karena dia menyerahkan tangannya yang mahal karena hanya sesuatu yang tidak 
berarti. 


Mereka telah meriwayatkan bahwa abu ala al-ma'arri ketika tiba di baghdad di kenal telah 
mengemukakan suatu hal yang sulit menurutnya kepada figh karena mereka menetapkan NISOB 
pencurian seperempat dinar. Lalu ia menyusun sebuah sya'ir mengenai hal tersebut yang pada 
intinya menunjukkan kebodohannya sendiri dan keminiman pengetahuannya tentang agama. 


Dia mengatakan : Diat (potong) tangan adalah limaratus kali dua keping emas, tetapi mengapa 
tangan di potong karena mencuri seperempat dinar?, ini suatu kontradiksi, tidak lain bagi kami 
kecuali diam terhadapnya dan memohon perlindungan kepada Tuhan kami dari siksa neraka. (Di 
Nukil Oleh Adz-dzahabi dalam kitab Syir “A'la An-Nubala' Juz 18 Halaman 30) 


Ketika abul ala mengucapkan sya'irnya itu dan sya'irnya di kenal orang, maka para ulama' figh 
mencari-carinya, akhirnya dia melarikan diri dari kejaran mereka. 


Kemudian orang-orang menjawab ucapan tersebut, jawaban yang di kemukakan oleh al-gadi 
abdul wahhab al-maliki yaitu manakala tangan dapat di percaya maka harganya mahal, dan 
manakala tangan berkhianat maka harganya menjadi murah. 


Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa di dalam hukum tersebut (potong tangan) 
terkandung hikmah yang sempurna, masiahat dan rahasia syari'at yang besar. Karena 
sesungguhnya di dalam Bab “Tidak Pidana (Pelukaan)”. Sangatlah sesuai bila harga sebuah 
tangan di besarkan hingga lima ratus dinar, dengan maksud agar terjaga keselamatannya, tidak 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4255 ) 


ada yang berani melakukannya. Sedangkan dalam Bab “Pencurian”. Sangatlah sesuai bila NISOB 
yang di wajibkan hukuman potong tangan adalah seperempat dinar, dengan maksud agar orang- 
orang tidak berani melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini merupakan suatu hikmah yang 
sesungguhnya menurut pandangan orang-orang yang berakal. 


Allah berfirman :”Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (AS. Al-Maidah : 38). Yakni sebagai 
pembalasan atas perbuatan jahat yang di lakukan oleh kedua tangannya yang berani mengambil 
harta orang lain secara tidak sah. Maka sangatlah sesuai bila kedua tangan yang di pakai sebagai 
sarana untuk tindak pidana pencurian itu di potong. 


Allah berfirman :”Sebagai siksaan dari Allah”. (AS. Al-Maidah : 38). Yaitu sebagai balasan dari 
Allah terhadap keduanya karena berani melakukan tindak pencurian. 

Allah berfirman :'Dan Allah Maha Perkasa”. (@S. Al-Maidah : 38). Yakni dalam pembalasan-Nya. 
Allah berfirman : “Lagi Maha Bijaksana”. (AS. Al-Maidah : 38). Yaitu dalam perintah dan larangan- 
Nya serta dalam syari'at dan takdir-Nya. 


Sumber : 
Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 Halaman 107-110 : 


or ol US KRI Ma 1 al UE Sogill Sg29 Bo lallg Sola» glois I50lg ESL wil Jas 
US us diiliu Bel,3 og ."lagiloul Igelas Lulo Golullg" d3 5 US Sezwo val Ul Keumsidl Jai 1 
saat go slenan ca sll UI Gale lalai suda sie 


laS oles AI lis ul 0 Situ LS 1S bg is 39 MAA 53 5519 dala 59 4 Ngogo ghdll UUS 389 
sd calsb53 sale Cal lo le lapis # pall 9 gl el el ae pall Allg doludl ci 

adal ago "ega" 1 Jliy Na Iselas sy 3 dala 98 SNI gba3 yo Jal ul "Jlts -2Ilanll Alai yo 
ve selain! Las LD Hg.dric 0959 293 Ba "Jliy9 ASI SIS Tw 3 US cAcl 3 yo 9 500 4 lo 
Solkllg PANI 058 agam Hui gl Yu JS slgus «01 0 Cmbed Ui Golull How co dl al sal Jal 


A8 al s yap 1951 Ja 1333 X9 Ulas Ig iso lb ( lagaail Igalo36 8 Lull3. 
Ui valc ol al aa ae) Bai us Ha ac Gb yo aib, sal ol9 p3 ul S9) SB: 


Jeli Le y£ Jaisug 213p adl Uas lol. 


Soal Jl oa" JB alag le Al alan Wil Jay Ul 222D soul LS end H3 Cui lou 1 Sui g 
oxy Rlosi9 Jubll Howug cd Roti bull How!" 

dy VI dodi yo JS UBS Kap 93 ISI ai 289 BY 3S lg A5 oyll $9 Lal Ig ic G sagoall lolg 
gl Uda ind duo d9 a50 adl» SU Lu “Al aa) nail ey Elo aoi is9 d3 ade Jas ul 
Al alao Wl Iga ol H0 Cal 00 1RL Uc og, lou el 9d Rinlg selai Lg le39 lo leioi &lu Lo 
all Wala ,si adl NE dini 30 39 gb3 alwg lc. 


alis 48 caraw lo Ll sdg sadL 3 Gbu Cun AS Jl 3 ic All LA) subic 2b33 ll daa) Hlo JB. 
NS Ciu BS US Adul us Kolor ae v2 Mona, 38 uc Al gu) sulaic ye AI lag 
sil Sao M0 pdl» LX Ciog3 cai Ul ulaic lg 208 Md Jil Ulaic lo 8 How Bolu ul 005 
dy ylaic Rb39 lum load» wc. 


Bill ade JS A89 933 Elas NI KS34 Ain ad «Si al gita Riadi Kd Jing selo Uc JB 
Oo 9d Gusilullg sad 3 Bat yo Y Gl 93 adl BS ad, HB lie! deg dal BS lol 3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4256 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jel Wlg colus &): 


Agasll al Ula 0 dugluay Lo gl old R0 Gol Sg B3 93 JUS Ul dl calil ana) Kansil LAS 
Atil 0g BAE Ue SO dusb va alang Soul "ubud As ysI lo dh wd Tali ISehos, 
09 plualg."Ibella8 ud 21) 08 Hold ay gbi" JB akug Ale dl ko dll gw ul sai dll pu2, 


AJB akag le AU olao MU Jaaao Ul isile yS iOS US ca Yi IoAS 20 SL yul Sob 
Ie plus 83 93 NI doll alot" 


uaall ui Eyang Ig Lolgu lo Y olasl R5 oliel 93 ya19 Ulu 98 Job Cyaall Ie3 #lulauol JB, 
Bond! (K8 Loud B2 Lai ed Mad sat Mil Jml US dls 3 SY Sd gly Y aa Bb US lg 
agic All LD) Hb yul 3 leg “ybs uy ulaicg Oles ya ac yc dil Ka Sya bl dDXxg3. 
98 Aga) Ly Glbwlg louolg Kesilull Kncl 9Al9 sagu wa Cullg jasa Mc up pas Jai Yg 

Al ago») AS HUI lc v4 dglag cogi elg-auc Wls,. 


adl GObl9 plus Ra) yo ang S ul dl-uc lg, 99- Ugdl, 3 Ibewlg sda up Sosl aloAI UBH9 
WI 905) Aisile Cyddug (05 al Cyany Nas gl3 dgluu lo gl dlagio (5519 How 0d KA Mi H0 
JB ala Ole WI oluo MUI Jaw) Iis WI gus disile yg san ab Xie Lal 53 RB99 dlagis: 
"oil plunllg sad 3 HIU Singa plan 0) US9 "ES yo sus 3d loud Tomb Ng « ,lus &) 38 Igebsl 
ld» Lc. 


dng9. Un H7 1G Sal oi Lo Aid IS 2 oi 9 ld Gold Ma gloss gili) bal 999 

Suga gol “uluolg disis gal aloXl lols. Jel Wlg dl yo das bol isl mac ale ls yoyo ll, 

H2 Ag mao pdl Oo wac Ul « ul oli 1913 ag Ml agan, «SI « vliiwu ISS 9 (3959 20509 

dai US sakug ale Al duo MUI Jgaay 340 dc Gold 48 Rias SAI yaa! yai ul Is-isls Aa giaa 

ur asal US ndlowul Ly M020 yg WC M0g yani al ida 1d yul ug SSI ul S3) S3 adl 3 Bus 
Arab Bot2 plug Ul Al Kalo guild ac le Kasal Yo US :JB uks cal uc csllac 00 nawg0 

alo Wl Jaw, JB 1JB 0x uc dpl 0 Kau Ly Gac UC ilhwl Ly Ja20 uc doi uc lir JB 
sal Bias yaa yo US9 "Sal Uai Lg 49 Gold 4 glati N talug Uc All, 


bond UN LISAL ASI bolu NG all ai y3 Jac ual Bls 38 900 uy dil 109 Lulu cal Iae3 : 
(lg Gio Ro lo gl elu gl cad» Bis 93 Hoall S9 oi al dl Skull yA Uddg-Oluddk D5 
Sasa ass sala sensus all Lai bala. sasas salome Ia aa lane. 


Nam ye ld Jing . Ia» wo 3) coyaild do 9 “SI tuao5 49 AI yaosl gloss N ll ya J9 
Bbotid Gua H saag" Bond ul Cadas yo Wall 4 eluci Loc yggoall Ulah 389. dll das) « (UD 
uk wox YM pku Id 39 ditilo Cyrdy Tgwio dl :lbas: dgn "om glatid Ill Houg an 
GUI 


UC d 429 S jlsull olSa Loud Uje I JL sugawdl Jang d5 debun J9 30 ail “lo. 


3 Id US ul Jaisug co A8 gbi SI MSI adl Jalal yo Soal 98 R21 ol Alya ISO « Ul, 
Jaw SAI Golwll yA «wig Jalal 99 Usslotu IgilS Cus duda 98 ale s0 « US lac JL5Al a50 
ade Na pal ul uc ygisl olagy pad lal 4S all «Na bl ul 1953 89. dugoll sbYI 98 duoill au 
Uio yoy SH: Je3 alas A39 Aa aa aa 
JB ado WI 0 VXI0 de Ulg ... d Sm AI W Lo yasli... Olus B5 58 Cugb3 lb Lo Egg Sauce 
lal Ulrgl ac sudWl Ulas 8 S3 39 pl lai 389 .agio V4 lain ulki ic seisi el. 

wild wil lola “dino CMS Kinol ci Ld JB ul Lal Aas). 


abi ul Kami Wb UL 99 MB Ldowladll Ag atl L wwlg Anluoallg da Alas yo Id :JB yo pgiog 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4257 ) 


XI lin R2 Ad Bai SI sal 3 ul Kaali Saad L 939 elgale si NU lin Hilawunsy all os 
La lau 2133 | Kodleil JB Iaelg #OWNI S3 Sic da Cc 9D Id JONI A8 yan 19 yi € oli 
ol kami tagar yall Jlgol odisI 198 sudi lngguiuo ade Bl jlso ASI | ASS UE Ally dll yo YK 
dasi sg Ala ) dls IKI HE lagg AU yo NS HI | AI Go VE ) lis 9 Ulaiwl lo gais 


d 99 AC yi 9 dug39 vol» “SI (S3 | doll. 
WALLAHU ALAM BIS SHOWAB. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/716580521698092/ 


3168. HUKUM MEMBUNUH PELAKU ZINA MUHSHON 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum...wr wb. Hukumnya membunuh Orang yang sudah menikah melakukan zina, 
terima kasih. | Ishag Nuruddin | 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam, yang berhak menjatuhi hukuman rajam (caranya tubuhnya dikubur 
setengah badan lalu di lempari dengan batu sampai mati) bagi pezina adalah ulil amri, dan harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak boleh seseorang atau satu institusi melakukan hukuman 
rajam. 


? Mas Hamzah 
Dalam kitab al mugni karangan imam ibnu gudamah disebutkan : 
AAS op AA sa 
lal Hk paUb Ilang . GLS Yg d9 Y) jelas enarell GI j6 ds md as. 


| Fasal | Dan tidak ada gishos, diyat ataupun kifarat terhadap orang yang telah membunuh pezina 
muhson, ini adalah dzohirnya madzhab imam as syafi'i. | Kitab Al-Mughniy - Ibnu @udamah | 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/720659914623486 
www.fb.com/notes/778022002220610 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/500-hukum-gishash.html?m-1 


3221. HUKUM ANAK KECIL YANG MEMBUNUH 
PERTANYAAN : 


2 Mohammad Irfan Zidni 
Assalamu'alaikum wr wb. Saya mau tanya apakah seorang anak yang melakukan pembunuhan 
akan terkena hukum gishas? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4258 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Anak kecil tidak bisa dihukum gishos sebab syarat wajib 
gishos salah satunya adalah pembunuh sudah baligh. Lihat kitab fathul gorib : 


Jail ago pola gag bil ng Janin Till yA 533 (asu) Jikll 53 (Lola gag bil H3) 

s2 sio pol NI (dl Sid 0S ul) 

Anak kecil yang membunuh maka tidak digisos tapi wajib membayar diyat. Lihat mausu'ah figh 

islami : 

Lo 429 cai ic 33 0 Jill yN dll de US SIG ala NG Iosl gum 9d sal Ji Isa, 

3190 S9. 

Anak kecil yang membunuh maka tidak digishos tapi wajib membayar diyat.. Lihat kitab igna' fi 
khilli alfadzi abi suja' : 


OS € ul ssUlla(UL Jill USS u ID) Jail Bei LS duos Ju (da3 3) sos 49 (Lokasi 359 bil v9) 
RAI Ul Ub yo 39 loil logilali loguousig logic Jul BJ ugiS03 ono ale wol3 YG (DG) 
bogo 89 Gl 8 

WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/779502002072610/ 


3245. HUKUM MEMBUNUH TERORIS 
PERTANYAAN : 
2 Triz Mukti 


Assalamu'alaikum.? Maaf ana mau bertanya nih. Apa hukum nya membunuh teroris.? Monggo 
dijawab 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Membunuh orang yang sangat meresahkan ummat bila 
kebahayaanya / kedlolimanya orang tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dibunuh maka 
hukum membunuhya diperbolehkan, kalau kedloliman orang tersebut masih bisa dihilangkan 
dengan selain dibunuh maka hukum membunuhya tidak diperbolehkan. Wallohu a'lam bis showab. 


VY yo 1 bango LS Is 

$ 0S yo JS dad Jaa id Kollal R09 SAI Ls Log Galoll Elis alah su Sol wall Ia ole 9 
did! sagy 0254 9 0015 AC Yao pdgaig GuSJl9 Kalla Lallg Sula go09 s5 sudi Jal yo 
ae bug JSI Jis alu. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/712735812082563/ 


3277. HUKUM MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4259 ) 


2 Genji Takiya 

Deskripsi : Saya dicegat oleh begal / rampok waktu dalam perjalanan, para perampok memaksa 
dengan kekerasan untuk mengambil benda-benda ( motor, dompet hape dll ) milik saya. Dengan 
begitu otomtis saya melawan mereka, baku hantam ga terelakkan lagi. Saya sekuat tenaga 
melawan mereka saya halau dan balas pukul juga sampai mereka ada yang patah lengan/kaki 
bahkan mati. Karena saya berusaha mempertahankan hak milik saya dan keselamatan saya juga. 
Bagaimana status saya dalam hukum islam ? apa berlaku gishos juga ? Terimaksih.( kisah di atas 
hanya ilustrasi semata. Tapi pertanyaannya serius dan pakem. Jawaban saya tunggu) 


JAWABAN : 


2 Santiwati Dumay 

Barang siapa yang akan disakiti dirinya, hartanya atau harimnya maka tidak ada kewajiban 
apapun baginya, dalilnya adalah surat as syura ayat 41 : 

"Dan sesunggahnya oarang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa 
pun di atas mereka", kita boleh melawan orang yang menyerang kita dan memeranginya jika kita 
tidak bisa melarikan diri, menururt pendapat yang shohih kita wajib melarikan diri jika menemukan 
tempat berlindung karena menyelamatkan diri itu diperintah oleh syare'at. Wagila, jika mnemukan 
tempat berlindungpun boleh melawanya. Kalaupun tidak menemukan tempat perlindungan 
kemudian kita melawan maka kita boleh memeranginya dengan syarat melawannya dengan cara 
yang ringan kemudian yang lebih ringan, jika memungkinkan untuk menolak dengan ucapan atau 
dengan berteriak minta tolong maka tidak boleh memukul, jika tak ada jalan lain kecuali memkul 
maka boleh memukul dengan syarat berurutan, yaitu jika mampu memukul dengan tangan maka 
tidak boleh memukul dengan cemeti, jika tidak mampu kecuali dengan cemeti maka tidak boleh 
menggunakan tongkat, jika mampu untuk melukai maka tidak boleh memotong anggota tubuh, jika 
tiada jalan lain kecuali memotong anggota tubuh maka itu boleh dilakukan tetapi tidak boleh 
membununya, jika aku ada jalan lain kecuali membunuhnya maka membunuhpun juga boleh dan 
tidak ada gisos, diyat maupun kifarat baginya. 


- Kifayatul Akhyar Syeh Tagiyuddin Al Khisni : 


Jeli Ale sinis NG dit ab Ji A05 gl Ula gl dadi pd SSL Moi y03 Jund jjsoloi Yg 
JB Jill AN AI (ata 20 Kele W SsB das 5 3225 alah al Asal 535 Y3 Hi Yg le 
del dll Ulas Uu N Jeli alng JUKI ALS Srisallg si29 JW, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/787892751233535/ 


3564. DITERIMAKAH PERSAKSIAN PENUDUH ZINA 
SETELAH BERTAUBAT ? 
PERTANYAAN : 
2 Mumu Bsa 
Ada firman Allah: ' Dasi 

Ad Slilglg ISol 83lgis pel lali Yg Bas Umlaind gala sig Argo Isib dd Ola ugoy w3ll9 

4 ustw lh ) 

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yangbaik-baik (berbuat zina) dan mereka 
tidakmendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka(yang menuduh itu) delapan puluh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4260 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kali dera, danjanganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah 
orang-orang yang fasik”. (AS. An-Nuur : 4). 
Pertanyaannya kalau taubat apa kesaksiannya bisa diterima lagi?? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Menurut hanafiyah nggak diterima, sedangkan menurut ketiga madzhab yang lain persaksiannya 
bisa diterima. 

- Kitab figh ala madzahibil arba'ah : 


ad Igbti X9): oles Agil Gigi Cuinung Solo dagi Ob Ulg SSB 99 dgaooll Bola Jaga : 1G dua 
UN Gill 4 9d dg” jali ISU auniS dagill au 583 eilo 3S Sal alas 40 Gold 9 YG 4 Ibul Bola 


dil 2,1 389 Gal) » Jl 
dun gol Gisgis SL yOll9 Ming Caiwun9 Obi ISI 353 99 d gr Bole Jai : 1G - dusilallg Ablinllo USIla 
53 HI dai VI Ul Oo Jaa) . 

- Kitab al umm : 
sal yo bold « Ius ISI wool R02 989 Sit 493 Ladgamall dala Jidig : oles dll das) (seoul JB 
Ll 9 « didi JI adl dimadl JI yo JUAL Lead pai el daa NI Cialis Jati YG A9 5 lo x0 
dasi NG rta 5190 AS 0 0S pil R90 MC diwnn0 3 yo lolg « sul SJ Kuil uc 
Soil yg HI 9 « JI as! dll JI A3 Ball 0D uiSu Ki Midlaui 


2 Ghufron Bkl 
Persaksiannya org yg pernah menuduh zina bisa diterima bila sudah bertaubat dan menyerahkan 
diri pada orang yang pernah dituduh zina untuk di-had atau dima'afkan : 


209) Lao 80 yo modul g gl d2 Ol J3 Alols (dug amy Gw yo) Sole (Jati9) : UudUolI dulcl 
is (SN) bad - (L lo Soon ce Bl la ol asal Gho Li Co ya Anom le (ai 
vla lo all (Sasy Y ul 2353) eusnodall 3 PGN yag. leodsleo le 1x20 31 Lula US ul Ya 
Lb Ul Abg setia Ul agung! » yg Lesiosiwal 8S JII 65944 Oo 4£ gl Jlo yo (coal db . 29553) 
KAA 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/855456567810486/ 


3606. HUKUM MEMBELA DIRI DARI KEDHOLIMAN 
PERTANYAAN : 


2 Adzim Adzim Adzim 
Hukum membela diri dari kedzoliman? Terus kalau dipisui orang atau melontarkan kata kata kotor 
berarti boleh membela diri ya akhy ? Atau Kalau dighibah ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Membela diri hukumnya jawaz/ boleh jika memang tidak bisa melarikan diri, jika bisa melarikan diri 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4261 ) 


maka melarikan diri hukumnya wajib, ini pendapat yang shohih, wagila tetap boleh 
melawannya,jika tidak bisa melarikan diri maka boleh melawan dengan syarat perlawanan yang 
paling ringan kemudian yang lebih ringan, misalnya jika bisa melawannya dengan perkataan 
misalnya berteriak atau meminta tolong kepada orang-orang maka tidak boleh memukul, jika tidak 
bisa menolak kecuali dengan memukul maka boleh memukul dengan berurutan, jika bisa memukul 
dengan tangan maka tidak boleh memukul dengan cemeti, dst. Wallohu a'lam. 


- kitab kifayatul akhyar : 


eos al mod le oat Als ul dadi US 4835 d guna) 3S Ali3 My IS JaSU alun ya5A de Jo yo 
UP Rusa! 35 15d3 DAU Audi oU osolo BY dllh ale 053 bala ale j3 « UB ons al u 3 Kou 
AS ASI wb Ul bau Ulilio A3 Lal ade ya Al UM Aililkog OLI Ad Jo39 wi WEI 


Kalo dipisuhi nggak boleh balas misuhi, dighibahi juga nggak boleh balas nggibahi. Dalam surat 
asy syuro ayat 40 : balasan keburukan adalah keburukan serupa."ayat tsb adalah dalam hal 
majruh bil gishos, misalnya tanganmu dipotong boleh balas potong tangan, dan bukan hal selain 
majruh bil gisos misalnya cacian atau pisuhan. Lihat kitab tafsir al gurtuby : 


Is JUS yg Ugisu HL £ Kadis Kaiogoll dil Jos ! eloleall JB Latte dya dia cl 3259 ? sodles dp 
slag : dg psi m3 um ad. gol Yo yg MO ing . gs Ad Lguac lo Isl9 Ala K3 pd SL 
YO Aka 295 $ Id : MSS yr plidg Jilko JB . SL « ul 2 yo dal 00 28 lebiio dya Tisu 

liwg Ginis gal 9 se3lul JBg sita gl UM YO US U99 solodb all . 


WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/859706017385541/ 


3607. JANDA ATAU DUDA ZINA MAKA TETAP DIRAJAM 
PERTANYAAN : 


2 Iskandar Arifin 
Assalamu alaikum, nanya, seorang janda atau duda yang berzina, apakah dirajam menurut hukum 
islam ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Tetap dirajam, lihat syarah nawawi alal muslim : 


adek ae as se laa In sala la Jas Jb era Bls ue 
pall Tila alas Gt Cagllg Tina dig Telo sks SJ SJ 

Jd yo sal Id 43 Ulu Ja « cai! d9 cma 259 « dilo Sal suldl ls U929 ade sll gosig 
akal 

JB ul dll 

Sala Ja beli Jasa ole 9D yaa ( dll lo SL SJ ) : Ius ale dll ko Jg$ bola 
Sal dnbill Ayi 989 « 5S pl Kadis sa olga «sn Kamil Mg «Las al Su oE5 ega « Ka sila AJI 
Hole au. 

AA Ta 2x0 DS gd tebal saia Ja ca Sl La Teh 
BIL 9N9 « anu CSI yo H0 0d Hd gol Yo Lal slallg «al lad ye gl aw AKI gl Apa sbg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4262 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ps9 aa lg LSI 9 akal 3d JS 98 slouwg . del Aly « elgw Sd 3 dl ola Ja J9 « sa li 
del ailg «and lc 


WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/859497790739697/ 


3778. HUKUM MENGHAJAR BERAMAI-RAMAI PENCURI 
HINGGA MATI 
PERTANYAAN : 


Assalamu alaikum. Ada pencuri yang tertangkap dan ahirnya di hajar massa (segerombolan orang 
| masyarakat). Massa berniat supaya tidak mencuri lagi namun ahirnya pencuri mati. Apakah 
massa dosanya seperti orang yang membunuh..? ( Aji Baskara ). 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Ketika sekelompok orang bersekutu/bersama dalam pembunuhan 1 orang . 
. maka kesemuanya di bunuh ( di gishosh ) sebab pembunuhan itu . dengan syarat perbuatan 
masing-masing orang dari kelompok itu jika dilakukan oleh 1 orang maka dapat menyebabkan 
pembunuhan. hal ini berdasar keumuman firman Allah Ta'ala surat al-isra' ayat 33 : 


G6 AI Jill 33 Hay NG Lilo Hy les 388 Loollas Ji J0” SSL NI UU 253 wall yuki Ioi Ng 
Tana 


Bara barang siapa yang dibunuh secara dholim . . maka kami memberikan kuasa pada walinya 
(ahli warisnya). ......... " Lyakni hukum gishosh |. 


Sayyiduna umar bin al-khoththob rodliyallohu anhu membunuh (menghukum gishosh) 7 atau 5 
orang penduduk shon'a' (sana'a), yaman. sebab melakukan pembunuhan pada satu orang. 

dan dia berkata : jika penduduk sana'a berturut-turut melakukan pembunuhan pada satu orang .. 
maka aku akan membunuh mereka semua sebab hal itu. 


Dan sayyiduna ali rodliyallohu anhu membunuh 3 orang sebab pembunuhan satu orang. 
Al-mughiroh membunuh 7 orang sebab pembunuhan pada 1 orang. 

Abdullah bin abbas rodliyallohu anhuma berkata : jika ada sekelompok orang membunuh 1 orang . 
. maka mereka dibunuh (digishosh sebab hal itu) meskipun mereka berjumlah 100 orang. 

Dan tidak ada satupun yang mengingkari pada (keputusan) para sahabat itu. dan hal ini menjadi 
ijma'. 

Sehingga dalam kasus di atas menurut hukum islam, semua orang yang menghajar mendapat 
hukuman pembunuhan. Karena termasuk beramai-ramai melakukan pembunuhan yang tidak hak, 
sebab "pencuri" aturannya "dipotong tangannya" bukan dibunuh. 


Ibaroh : kitab kifayatul akhyar (1/457) : 


UB Ga3) odlei Ag3 agan Jill» Kl JJ al3 US Je US € ibsy lah salg Ja adela ala Bl 
uadl claio Jal yo Tue gl daku US dll KA) 20 Ji33 welas yag fillaku Hj Ula2 388 losilas 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4263 ) 


alay dau dougall J3 say GX 2 All gu) Me J3  peilial elai Jal ale Jllyi y JB3 salg, 


AB YES sal gile K4 J3 dilo IE J3 Y Igli8 Sala dclas Jis Il lapis All 9x3) sule ul J3 
lelasi 


Perlu diingat bahwa Pembunuhan itu ada 3 macam : 

- Sengaja : alat dan niat memang untuk membunuh 

- Semi sengaja : alatnya memang biasa digunakan membunuh, tapi tidak niat membunuh 
- Tidak sengaja : alat tidak untuk membunuh, dan tak ada niat untuk membunuh. 


Sekarang menghajar pencuri nya pakai apa ? Kalo pakai kayu maka masuk syibhul amdi, kalo 
cuman ikutan jotos mungkin masih tidak sengaja. 

Tapi kembali ke ta'bir di atas. Kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap segala tindak pidana. 
Bahkan andai dalam negara islam pun. Karena itu domain pemerintah. Jadi ya tetap dihitung 
pembunuhan dan dosa. Cuman mungkin katagorinya bukan yang sengaja. Tapi semi atau bahkan 
tidak sengaja/ khotho. Agar tidak ada tanggungan akhirat pelakunya perlu taubat dan bayar kifarat: 
memerdekakan budak, puasa. 


(JI NI adal dll alus 8533 dio39 485 2335 lbs Laga JS G3 lbs NI Lois Jia Ul vodal OS G3 


Oo iban Reii9 Ain 239 Lo US € ola” din 0 A5 242318 G050 303 ASI 3S A38 Lo USU J8 IsSuog 
B3 ale AU JB Al Go A3 LUAS Log Anas Sg J 2S” dioda A89 21333 Albi ll dalan) 


(Surat An-Nisa : 92| 


Itu di ujung ayat ye9 J 354 diterangkan kalo tak mampu ya puasa 2 bulan. Seingatku dilanjutkan 
kalo tak mampu puasa ya memberi makan orang miskin sebagai & si ,o WI 


Pada dasarnya pembunuh harus bayar diyat kepada ahli waris. Dan kafarat sebagai penebus 
dosa kepada Alloh. Karena membunuh memang dosa terkait hak adam dan hak kepada Alloh. 
Yang saya utarakan memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan orang miskin itu kita 
bayar haggullohnya. Hak anak adamnya belum. Tapi ya berat sekai kalo bayar 100 onta. Sodagoh 
ke ahli waris yang dibunuh saja seikhlasnya. Tapi haggullohnya tetap dibayar. Ini dalam tataran 
ideal sih. Dalam kondisi indonesia yang seperti ini ya mana yang bisa dilakukan ya diusahakan 
lakukan. 


Dengan asumsi juga yang "dibunuh" penjahat. Dan juga tidak ada proses pengadilan yang 
menetapkan hal tsb. Akan terlalu TEORITIS diyat tersebut. Karena hukum kita sendiri juga bukan 
jinayat islam. Yang pasti dan bisa dilaksanakan individu saya pikir baru tahapan taubat kepda 
Alloh denga bayar kafarat puasa atau memberi makan orang miskin. 


Bayar kafarat memerdekakan budak dst itu adalah upaya kita untuk menunjukkan bahwa kita 
taubat kepada Alloh. Namanya org taubat untuk mengampuni dosanya atau tidak ya terserah 
Allah. Yang jelas itu usaha yang diajarkan dalam al@uran untuk melebur dosa kita karena 
melakukan pembunuhan. 


Mencuri atau membunuh supaya kena gishosh (pencuri dipotong tangan, membunuh dibunuh atau 
bayar diyat) itu sesudah ditetapkan pengadilan. Melalui proses hukum islam. Bukan hak individu 
untuk menegakkannya. Institusi kehakiman dan pemerintahlah yang menegakkan. Dan kita 
ketahui bersama bahwa itu tidak diterapkan di Indonesia. Maka yang kita sampaikan kafarat itu 
adalah hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu yang merasa bersalah untuk tobat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4264 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


secara pribadi kepada Alloh. Dalam kasus kita melakukan pembunuhan ya cara taubatnya dengan 
puasa itu. Wallahu a'lam. 


MUJAWWIB : Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku, Mas Hamzah, Kumbang Gurun, Fatih EIMufid 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/910190002337142/ 
www.fb.com/notes/912443935445082 


3895. HUKUM MEMBUNUH PENCURI 
PERTANYAAN : 


2 Suamiku 
Assalamualaikum... wr wb . Bagaimana hukumnya membunuh maling ( pencuri ) ?. terima kasih. 


JAWABAN : 


? Al Murtadho 

Wa alaikum salam. Tidak boleh jika malingnya sekedar mengambil harta. Boleh jika malingnya 
bersenjata dan melukai yang ada kemungkinan menghilangkan nyawa, namun kebolehan ini 
sekedar bertujuan membela diri. Sebagai contoh, ketika seseorang berhadapan dengan pelaku 
kriminal yang mengarahkan senjata api atau menghunus senjata tajam, bermaksud 
membunuhnya atau mengambil harta miliknya atau merenggut kehormatannya, maka ia 
disyariatkan untuk melakukan pembelaan. 


Begitupun, ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi tersebut, maka ia pun berhak 
melakukan pembelaan terhadapnya. Namun, pembelaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan 
kadar bahaya yang dihadapinya. Kalau seseorang yang bermaksud jahat itu cukup diingatkan 
dengan kata-kata, seperti memintanya beristighfar, atau teriakan meminta pertolongan kepada 
orang di sekitar tempat kejadian, maka haram bagi korban melakukan pemukulan. 


Begitu pun jika ia dapat melakukan pembelaan itu cukup dengan memukul, maka ia tidak 
dibenarkan untuk menggunakan senjata. Namun bila pembelaan atas dirinya tidak mungkin 
dilakukan kecuali dengan senjata yang dapat melumpuhkannya, seperti dengan pentungan 
misalnya, maka ia boleh melakukannya, namun tidak dibenarkan baginya untuk membunuh. Akan 
tetapi, bila pembelaan itu hanya mungkin dilakukan dengan membunuhnya, seperti dalam kondisi 
yang di contohkan di atas, dimana pelaku sudah menghunus senjata tajam atau mengacungkan 
pistol misalnya, maka bagi korban berhak untuk membunuhnya. Wallahu a'lam. 


Referensi : 
- Al Figh al Islamiy wa Adillatuh juz 6 hal. 597 : 


daS39 dsl 0g el uc 9 yui 

Bl aga al call dadi gl Ula 4 le Jogi 17856 gl Jlo gl Umi 99 048 MC kuil Saul II 
Kas aU aU Ugal 5. ul solg sule Jgunoll gl sala Siienlli (dongy Ale dlu gi Les ul 
Jal 4d js Ae wall yo,c 9 € Jl 98 Volea « ol a83 Ob IE 9d 0 ati Ky ld NI 
23 ayal diletuulg JK Srisall gd KSO UB xeSol Ul ISL ASN gilsall Saty9 sagic gl Ali 
Lam Jlasiul a23 dagu gl SO 3 dagu lbs 223 sd .2Ar Bill LO Us small le, 
OL9x6 yo Ud sda golyal) aul Ji NI Rai sS01 duUlg dilas Luas gi, RI LO Ulg 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4265 ) 


Jb Kabid pulk Cikeas 9) SI dial NI gl ade pat N MY sal ul galdol gaul la le set UB 2 
Uma Sl alus sasis mala ul alas US ul Balsall Ul "ANJI 15539 Dul mil SI gal diah 
oma tc 0 eliitul S9 395 Dll gl JB dual Jail J 3s Ng "Je (Ala yg» Las 

Ja db Sasa Jaa las Jd kas ya ANA Jua 


- Badai' ash Shanai' juz 7 hal. 93 Madzhab Hanafi : 


Ulc segi DG Isoc dle ggsuall Alia3 0058 gl ew00 1S H8 Jb gl Tli Lol Jap Wc sesal ola, 
Ae an Pn ea 
Ali oo ten ara aloyestal Sa) Sen Tenan ae del Jo awal! Masa LAM Ton 
Jai Ui el 9218 yo MN sd elu Jak Yi Sl Kuy N US Uls dal Jalu Y Jall yg, 
dim ol Jb ad gal Obitual Idul s3 NI JiilL NI Bill ale sa Y LI tali ul lalu du le 
agus NG pall ato Laku dit ai Alb II Abi alus sel cal 29.15 Go Jill USG acuh Y Akal SI gal 
ala cowoall 38 ol Ball 48 LIS ega Bole Jlk Gal Y Casa YI OI Lam ade seal Il B9 ale 
salib ly Balkall 98 US Ul3 ayal dilkiwIL Oyii B9 diy AN sal ply N mall 48 Ll ale sel 
dil 15) “Aha gal ye Iugy gal S959 dial dal Ja NI oi gay YG dilanaYI aiSoy Ya 
SY Holi anda Le Y Ab Sewoiall Al Load Ul und 4 AS lu di 03 lil - lagic 
mol did an dg Sl dis ay 


- Mughniy al Muhtaj juz 5 hal. 530, Madzhab Syafi'i : 


a83 (LSol UB) bl dls sisallg “Sol ul IS AG (HSAL Jill R9) :Ugis Jill RD LKS uw Ai 
An aa) a33 £Sol (si)  &l 1G (Hall ps3) ulik Giling do»2o Ls (Sileiwl9 2S) 
X9 d)9g.xal) 5 al Ud (JB a23 50 gbi) ) ai LSol ( (ol coc aya bow) ) ani Sol ( (si db ga 
WySil gl 5 gl sk 9 289 US ad Rul J3 Sea Ab d gatal Joni « USo| go JA 98 29.26 
das Jl Su auo SU al Haus gl Ola login J5 gl ala, 


- Asy Syarh al Kabir juz 4 hal. 357, Madzhab Maliki : 


ud! Isak sLsollg ps3 gl Jlo gl umi le (Jilo BS) (Sle5) Jis Jilall Do ulu 9d LH Ai 

MW eliaaab 1d Jai Ul Jill uli SI (HE) oa 43 LS Lai (LINI X0) Ug2gIL Ina 
kolase asas A5 Say dal LAU. au UB obboll 33 di LS CSO « ulesi dls gnug wu ,ilo 
dggawl p25 gl Umbi ye Ball US ISI NI 3920 Y pewasoll J8 ul dgn Wd ule lg (Jlo ye) Ball yS 
Jalu M8 sinug3 gl Lgino US Ub HB 4£ US II Jill ul adal 29gt09 agxogall Jidl dwill Jia 
Y day el Cadas (UNI Ray N) Jill SI (ul ale Ul) slaiul (Ab M8) ls (9) JIMAI BO pal RL 
dus Jika (23) lc Jowoall 950 (X ) row J3 Jata9 a51 0 mob Al ISI NI le Jewodll J93 » 2x01 
SI all dion US UB 4 (disiuo DU) Alog dilg dki Jill yo SI (dio UII ale, UI) A3 uc 
Sbd lb dita 


- Al Mughniy li Ibni @udamah juz 9 hal. 181, Madzhab Hanbali : 


ul ulasg . (ulc Ulu 3 Alia 4 LA 0 a21 NI Mio Elo NI ale ya Al Jilo Jos lc Jos I5lg 
cs ISI lil Gulo ywdlg lela! lebi Jl js elalitu NI lg985 AiSas AI Aoug le dl ISI lil 
ala due Jlo bil UN sila le Ulang dana gal JB9 Ilbwulg mos3ladlg selllo JB Iagug .0 us) 
s5 seysodYI yo HiSOll 42 48 18 sllsS9 ASI Isl aye pleb Wi pb dilas Ule UI Asi 
AB il Bab Ai al Mg dad sial ad dll sauubi ALI elloy Y MY saio.dug cal yan Na 
S3 sudh ana Kuta RA did UN 9 USAI Kn00YIS (dionsy JS Gb j5 Uap X9 IS cdinsu 
awal Jill 3d Jill US 0 RJ dis Isl UN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4266 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ghufron Bkl 

Membunuh maling pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi bila maling tsb sudah sangat 
meresahkan masyarakat dan maling tsb tidak mungkin berhenti dari kelakuannya kecuali dengan 
dibunuh maka boleh membunuh maling tsb. Wallohu a'lam. (ALF). 


el dilel .Salg s5 Al ob Jgb3 Oo 0 Go yog dita X9 250 SS bo How ul Ai 
SINAS JS doi Jaa uob dollall Raon 9 puSOJI Log Jalal Elo3g All aoi wb Isa Me 9 
Sih A9 0) 1D AS Yao adgoig GlSII9 aballg LalII9 Goslll 2139 2S sludll Jal yo US yo 
VY 1 yo 1 boyio US ds ag Oliyg JSI Ji3 aly Jill pas, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/711215808901230/ 
www.fb.com/notes/929371900418952 


4170. KASUS PERKOSAAN DI ZAMAN ROSULULLOH DAN 
DI ZAMAN UMAR BIN KHOTHOB 
PERTANYAAN : 


2 NaufalAlbarinji Sebuah ManuskripKehidupan 
Assalamu'alaikum. Adakah kasus pemerkosaan terjadi di zaman Sahabat dan bagaimana 
pemecahannya ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Ini yang terjadi di zaman Rasululloh : 


GEN 33 yi dil oh JSI NS 52 dls 53 BESI 52 a33 € Ola Cp jaso Wis 033 Yale biss 
ale AU olao Ml Jos Lis 1538 plug Alle AI calao WI Iga) 34 le Ao Ud Sial " JB cu 
aa Jas il SI Ja loko SI ale Aolilg SSI aku3 " 


Telah menceritakan kepada kami “Aliy bin Hujr : Telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin 
Sulaimaan Ar-Ragiy, dari Hajjaaj bin Arthaah, dari “Abdul-Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari 
ayahnya, ia berkata : “Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman Rasulullah shallallaahu 'alaihi 
wa sallam. Lalu Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam membebaskannya dari hadd, namun 
menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu 
memberikan padanya mahar" (Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1453|. 

Setelah menyebutkan hadits di atas At-Tirmidziy rahimahullah menyebutkan : 


33 Ad Silaall Je ga Ol 120 163 alog WE AU lo Mal OLS Lo aell Jal Sic (Sd code Jadl3 


“Para ulama dari kalangan shahabat Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam dan selain mereka 
mengamalkan kandungan hadits ini, bahwasannya wanita yang dipaksa berzina tidak ditegakkan 
hadd”. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


Hadist Berikutnya : 


y dsile IS 03 Y Iliw USS Jail al UC lagi dp Sa56 WAS #Sosilukil ay Hj S050 UAS 
Ia Ban DN ge sea Ja aa al 2ans IAI Oa ag 2 ASxSII Jila 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD ( 4267 ) 


Lag S3 IS gu Jas JS JII Is 5 al tele J3 Gale 523 Sibib 53 io GS 058 . WllS:3 
23 al Sih Sal JSI 19536 gili 1553 IS yu Ja JSI IS Gl OB en akal Lo Ulos 
SI Gal AS sal Ao sal AB pg ala GI olio dil Jaran d9 IS gb Asi UJS bgl Gole 
J3 cew Yg JaSU J3 all aU yag 83 yudi UI JR et Ll call Jgta) & JBS deal 253 
Xaio Jail diasoll Jl Kab Il gi OB Ad 1JB3 d9A3 31 #laule 283 Sl J3" 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin yahyaa An-Naisaabuuriy : Telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Yuusuf, dari Israaiil : Telah menceritakan kepada kami Simaak bin 
Harb, dari “Alyamah bin Waail Al-Kindiy, dari ayahnya : Ada seorang wanita di jaman Rasulullah 
shallallaahu “alaihi wa sallam yang keluar rumah hendak melakukan shalat. Lalu ia berjumpa 
dengan seorang laki-laki, yang kemudian ia (laki-laki) memperkosanya. Setelah selesai 
memperkosanya, wanita itu berteriak-teriak. Laki-laki tadi pun kabur. Lalu ada seseorang yang 
melewatinya. Wanita itu berkata kepadanya : “Sesungguhnya ada seorang laki-laki melakukan 
begini dan begitu kepadaku”. Lalu lewat pula sekelompok orang dari kaum Muhaajiriin, dan wanita 
itu berkata kepada mereka : “Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan begini dan 
begitu kepadaku”. 


Mereka pun pergi, yang kemudian menangkap seorang laki-laki yang diduga memperkosa si 
wanita tadi, lalu mereka pun membawa laki-laki tersebut kepadanya (si wanita). Wanita itu berkata 
: “Benar, dialah orangnya”. Mereka pun membawa laki-laki itu kepada Rasulullah shallallaahu 
'alaihi wa sallam. Ketika beliau shallallaahu “alaihi wa sallam memerintahkan agar laki-laki itu 
dirajam, maka berdirilah seorang laki-laki yang sebenarnya memperkosa si wanita. Ia berkata : 
“Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu)”. Beliau shallallaahu “alaihi wa 
sallam berkata kepada si wanita : “Pergilah, Allah telah mengampunimu (karena salah tuduh)”. 
Dan beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepada laki-laki pertama yang dituduh tadi 
dengan perkataan yang baik. Lalu beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepada laki-laki 
yang memperkosa : “Rajamlah ia”. Beliau kemudian bersabda : “Sungguh, ia telah bertaubat 
dengan satu taubat yang seandainya penduduk Madiinah bertaubat dengannya, niscaya akan 
diterima (oleh Allah)”. (Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1454, dan ia berkata : “Hadits ini hasan 
ghariib shahih”. Dan ini kasus perkosaan yang terjadi di zaman sahabat umar r.a 


- Kitab Jami'ul Ushul (3/503) : 


289 DWI H3) yo lc € Ol anal du soul Can dino Ul -lagic dll 15 - s0 il wgo ROL (b E) 
0D (gd Siwl il Jai yo lsg Jo « Joleig SNJIN s0 01159 ASI is Ld iv as yo bol ME 
Soul dlg) . 

oliig 0s dal) 109 edan SU J9 (RIL c Lbgall as 5192 


Dari Nafi" maula ibnu umar,Bahwa Shafiyyah bin Abi Ubaid mengkhabarkan : "Bahwa seorang 
budak laki-laki berjumpa dengan seorang budak perempuan, dan memaksanya berhubungan 
intim, maka Khalifah "Umar menghukumnya dengan cambukan, dan tidak menghukum si 
perempuan sebab dia di paksa". Ini riwayat Imam Bukhory,sedangkan dalam riwayat muwatho' 
dari nafi" tidak menyebutkan shofiyyah. 

- Kitab Al Istidzkar : 


Ob cal Bl gl «nd Lengg lay Gale dial Cngis Ul JI email! 0 Kiwall ale ul ale elalell gas 389 
ae 
ks luog lgileiwlg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4268 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Para ulama telah bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat 
bukti yang mewajibkan baginya hadd atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi 
dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan ), maka baginya hukuman (ta'zir). Tidak ada 
hukuman baginya (si wanita) apabila terbukti tidak menginginkannya dan dipaksa. Hal itu diketahui 
dengan suaranya, permintaan tolongnya, dan teriakannya. Wallohu A'lam. 
http://library.islamweb.net/hadith/display. hbook.php 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946910735331735/ 
www.fb.com/notes/952143841475091 


4191. HUKUM @ISHOS DENGAN DIBAKAR 
PERTANYAAN : 


2 Rachmad Andi Salengke 

Assalamu'alaykum para ustadz dan ustadzah sekalian... Langsung saja yg ingin saya 
sampaikan... Tadi khutbah shalat jumatnya ada bagian yang isinya kira-kira "hukuman gishash 
paling ringan itu dipecut dan hukuman bakar hidup-hidup yang dilakukan isis terhadap pilot 
pesawat Yordania itu walaupun berat tapi memang sudah sesuai karena pilot pesawat tersebut 
membom warga isis... dan katanya itu ada di dalam kitab".... Nah benarkah perkataan khatib 
tersebut berkenaan hukuman bakar hidup-hidup...? terimakasih 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Wa alaikumus salaam. Intinya: Bila seseorang melakukan pembunuhan dengan cara membakar 
maka boleh dijatuhi hukuman gishash dengan cara dibakar. 

- Jami' al 'Ulum wal Hikam juz 1 hal. 385 : 


Ji GS Jitu Jo sio yniialk A9 Jiloill 5955 NG nyala ladasl :1gng ole gi abal Jill ul lela. 
ail :ladysl elalell yl setu YAGS A8 Sdn NI Jp Y pl Ja laS W Ji Jd Jeitall Jio 8 yK yb 
JO olga oo apa "Gagas sesal G3 Seslg Weslal siells Ula s3 Kelas LAS ay ang 
Ulgng plg Aula UI olao Al Jgaa HJ las 153 IN Srgga lilo,3 Snsdl alogl Lulo d3 KS, 
Celia 8 HA 99 Lg Jli gaul, 128 Tell 1 jalu calo Al lo dll Usw, el JlB 30, 

Mn NA Ne 
Cadal 1 ll A5 lal da ade Las yo oo Ji8 Segall yo Na) Ul Falual Al9 983 « «sich, 
MS SJ 9 MS SH Ul U ob calm le AU olao ull Y wib A56 si ,lelb Lowl, a33 
soal ye Bala 29 Hdbuis wulo aSy3l Jas 389 uduk NI 65 Y Hesti Jali . Kalo 


- Syarh al Bukhari li Ibni Bathal juz 5 hal. 172-173 : 


gal g3 los GS UE JI | aXe, :a3 1 1842 . (lsbol3B ladosii33 UB ALL NI la LAM SI G3 
sela. (AI Ily 19555 N) :JB « (aluag le Al lo) will ON sR335SI AJ UI CS al 1JGS ayauc 
02 (alus ale dl lo) vw 1algall JB . (bslislB Tas Jav 450) : (akug le db calo) JG LS 
gb cabe ad aa Aan Yola Ad Eaalsil Ja le s0 la ng sil aieo ale sll Gl 
aan 3d JL ai sell Lc Jow Jl Jom al D0 ya il de Jllla ISI Ule wib lo ade wib Jill 
Gay UI 4D3 Guna slalc jiSI9 JL @lssl lb sal ade Gaosig Sob 3 2651 Gino 

Y Urily An de Call sis0 Ul Ju US Ing # SL yoll Tas ad SI Ja39 Wb lalai ade uga 
U1 2023 yake uplg lball 4 Jas DLL Jadl Jal mo) 0S yoog alel allg 1S al9 by ale 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD | 4269 ) 


Jli3 doll Jl yo Lali lal IS Io59 “lb ul Ly ade 0559 nil xp #Ulo Ja 503 « syal! Mc 
OSodnoll de AI las Uas pacil Y 1 sal Jb adil lay LS0y SAI Ia & il Gawall K9 Jas. 

NI 13 5S ISI Bo sabaall 48 pgle LEX Ul um N L0el59NI JE9 ol Uganll a07 So3ill jlsl9 

Ho mill ul Slels ul billa baal pdluo, aa 53 salud Ola AkB So Iglityg 198 5u9 “dbilioll 

bbs lil! VI 8 6S ad ISI sala esai 


- Raudhah ath Thalibin juz 10 hal. 224 : 


astillg saga! basil 9029 JI Al LOb Gasal 59249 saga Ul Jotolg submallg eluill ad US Ul 
C3 Ad9 agiug eloll Jlu bs 


- Al Mausu'ah al Fighiyyah juz 2 hal. 119 : 


usus ob gls 4 Ji8 los Jill J3 dl Ahli ic lg )9 ASlloll ic pegal gdg #A3ladI LAH 

(4 892 lo Siau 118169 ai3lo Ulgh lai siy laos g lgs sudi uc Kaili yo iiiwo JUL solo 
clao sull ye Ol ado saipul ds Logg KaSule Sic! lo Jioy Ale Ioric Sule Sricl yodh les Jo39 
OS 5 HS 0:49 cell Cyab 0 plug We Al 


http://www.kiblat.net/2015/02/06/eksekusi-bakar-apakah-benar-sesuai-syariat/ 


? Mas hamzah 
Sedikit terjemahan ta'bir dari kang al murtadho, dari Al Mausu'ah al Fighiyyah juz 2 hal. 119 : 


usus -Lob glo 4 Ji8 los Jill J3 ol Ahli ic @alg)9 ASlloll ic pegal gag #dladI LAH 

(4 892 lo Siau 118169 ai3lo Ulgh Oles si loaiuulg lgs sudi uc Kaili yo iiiwo JUL solo 
calo sull yg Ol ado snigadl ds SI logg KaSule Sic! lo Jioy Ale Iodicl Sule Sricl yodh les Jo39 
ol3 5 HS wo 1499 cell Cnad yo plug le Al 


Menurut syafi'iyah, ini adalah pendapat yg masyhur bagi malikiyah dan satu riwayat bagi hanabilah 
bahwa menghukum mati seorang pembunuh adalah dengan apa yg digunakan oleh pembunuhnya 
walaupun dengan api. jadi hukuman gishos dengan api ini adalah pengecualian dari larangan 
siksaan dengan api.mereka mengambil dalil dengan firman Allah ta'ala : " Dan jika kamu 
memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan 
kepadamu.". An nahl ayat 126. 

Dan firman Allah ta'ala : "Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu ". Al bagoroh ayat 194 

Dan juga hadis Nabi shollallohu alaihi wasallam dari Al Barro' yg diantara isinya :" barang siapa 
membakar maka kami akan membakarnya ". HR. Albaihagy dan Al Bazzar. Wallohu a'lam bis 
showab (NN) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/938739786148830/ 
www.fb.com/notes/954337914589017 


4337. HUKUM MEMBERI TA'ZIR DENGAN MENGAMBIL 
HARTA 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4270 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Setetes Asa 
Assalaamu'alaikum. Salah satu peraturan lembaga pendidikan adalah larangan membawa 
handphone (HP), bila kedapatan maka pilihan ada 2 : 

1. Dijual paksa atau 

2. Dihancurkan di depan si empunya. 
Pertanyaan : 
1. Sahkah seorang guru menjual HP murid yang melanggar peraturan, baik ada izin dari si murid 
atau tidak ? 
2. Apakah boleh menghancurkan HP didepan mata si murid karena maslahah (membuat sadar 
murid yg lain) dan apakah yang demikian tidak termasuk dalam kategori dhiya'ul maal ? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam.Hukumnya khilaf (ulama berbeda pendapat), menurut mayoritas ulama 
Syafi''yyah hukumnya tidak boleh seperti yang disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, 
I'anah At-Tholibin, Hasyiyah Al-Jamal dan masih banyak lagi namun sebagian ulama menghukumi 
boleh mengambil (menyita) harta benda dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelakunya, 
seperti yang disebutkan dalam kitab Madzahib Al-Arba'ah maupun dalam Syarah Al-Yagut An- 
nafis .... 

Referensi : Dekumen sebelumnya : 


2 Masaji Antoro | 
Jlall s54 X9 doll dlu ass 3 sy X9 


“Dan tidak boleh menta'zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil 
harta”. Tanwiir al-@uluub Hal- 392. 


(Jl9081 98 Y UlaNI 99 Gagal lail sent ad asi ade doll dai Y "seal JB). 


As-Syafi'i berkata “Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan 
sebatas pada raga tidak pada harta”. Sunan al-Kubraa Li al Baehagy VIII/279. 

(Jl sb 3955 1). 
“Ta'zir tidak boleh dengan mengambil harta”. Hasyiyah al-Jamal V/164 


al lo SL) susi aan (IAS9 ) dlio WI (R29 Hob gl3s dl Gbu si a53 silus Jl JB 
BS) GIBAL 3G X USA3 pal Lslgl LNG » Sa ca lb G0 sp D2 aa PTESI 


sg BA Kila Jladb ya said Odie GB ? cas Kai (Rush. 


“Dan haram menta'zir dengan mencukur jenggot, memotong anggauta dan melukainya, Ta'zir 
diharamkan juga dengan mengambil atau merusak harta benda karena tidak terdapati ketetapan 
syara yang demikian dari perilaku yang dapat diikuti dan karena tujuan diperlakukan menta'zir 
demi mengajari tatakrama yang tidak ada ketentuan dengan merusak harta benda berbeda 
menurut Imam Tagiyuddin yang memperkenankan ta'zir dengan mengambil atau merusak harta 
benda”. Mathaalib Ulin Nuhaa VI/224. 

1305. ANEKA TA'ZIR YANG DIPERBOLEHKAN 


2 Akhbib Maulana 


YO y5 masa jaallas. lis Jlall SL u3atl 2audg 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (a27 ) 


"Dan tidak diperbolehkan menta'zir dengan cara mengambil harta" (Bughyah Al-Mustarsyidin 
halaman 350). 


LA wo adil Ualio- Joy Ob Isl ul dc Jb asi duri JI Las Slsl9 


"Sebagian ulama Hanafiyyah memperbolehkan menta'zir dengan cara mengambil harta namun 
wajib dikembalikan apabila pelakunya telah bertaubat". (Al-Figh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah V / 401). 


? 'Abdul Aodir Shodigy 
Untuk jawaban nomor 2 boleh menghancurkan hp di depan pemiliknya 
- Syarah Al-Yagut An-Nafis III / 272 : 


IN Gangaa! pall) due Gea, Cerai! Gary CSI Anil pa jail jani Y dag JYI Gali £ Aallall Al pall pa jail ) say Ja, 
Magi) salah Y an ga la yaa | Ng Wei ya) klas aed ghial Hn ga Ng a05 Mel Sl Soy guy Sanga kaan Uks y) gilantan la Y 

Pe BA YA on ay Snap Wan ja Blang laiglo aa B4 sulid ALA Ha sen Ulal Jana Wal) glalail 
CA - En na aa 


Menurut sebagian ulama boleh menghukum (ta'zir) dengan mengambil harta, seperti menyita hp 
dsb dan hp yang disita boleh tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi dimasukkan ke baitul 
maal (kas pondok). Wallaahu A'lam. 


2 Ghufron Bkl 


Sl sal: 

6 ISS Sila Jlall IL slalu yo pasal jl Asy ul ve S9 JB 339 Jlall Ssh syal Sono 54 Als 
AI alas s0g J5 era was JAS ss oran oe Sita KAT 639 Amel 
AJ Sel any s9ny deloall uang Y Jay» 

pagu Ai sil Bo Ai Allo yo sepi Iluol & Jgill ale Jladl AS sai ciso Ul dl all 93 SI 
sal Jlo 351 paluall yo s3 5354 Y SI dallall andgiy loS Jloll cma) gl Agil Sl CAS | Y all Sl 
lo dl Le a21 Wgi yo paul UB Swa SL Ul Sg SSI dpiS SSL Al wuisall 9I9 KL ui Lu ut 
HI. dd elu 9d US Jak sasa JUNI aa 99 Soy 


Link diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/944690422220433 
https://m.facebook.com/notes/981974925158649/ 


4351. HUKUM PROFESI ALGOJO DAN EKSEKUTOR 
PERTANYAAN : 

2 Masyarakat Awam 

Seiring dengan maraknya berita tentang eksekusi mati para tersangka narkoba BALI NINE, Para 
personel Brimob Polda Jateng mendapat tugas mengeksekusi para terpidana mati di 
Nusakambangan yang disebut "ALGOJO" sang eksekutor hukuman mati. Pertanyaan : bagaimana 


status hukum menurut pandangan agama tentang para "ALGOJO" di atas. MATUR NUWUN 
PORO YAI. 


JAWABAN : 


2 Fatih ElMufid 
Nggak apa-apa, boleh-boleh saja. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4272 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bol: urat dal yo di3 39» sololl JB ly NS. dclbl h silo lolol dial 2031 03 « ul.sd9 Jodi susll lol 
X9 edan X9 cgololl ac 598 YG Sby AI Jitu Y All « ul Sig ago ul aku X9 Jgitoll Jls Jess y si 
sll) KxSio soil sJsig Jom Jl lasaboi 9 dl asal) "oli Ml Ja le dslg all iclb 2 dbs: 

o4| 


Disitu disebuntukan andai saja perintah pembunuhan kepada orang yang tidak salah dan tim 
eksekutor tidak tau kalau yang dibunuh tidak salah. Tim eksekutor bebas dari segala konsekwensi 
membunuh. Apalagi kalau yang dibunuh jelas-jelas bersalah kayak kemarin itu. 


? Mas Hamzah 

Profesi algojo adalah suatu keharusan dalam urusan kenegaraan, dan yang bertanggung jawab 
jika terjadi kesalahan dalam hukuman matinya dan sang algojo tidak tahu maka sang imamlah 
yang menaggungnya bukan algojo, karena imam yang memerintahkan kepada algojo.andai saja 
yang bertanggung jawab adalah sang algojo tentu saja tidak ada seorangpun yang mau menjadi 
algojo.meskipun begitu disunnahkan bagi algojo untuk membayar kifarat. 

Namun jika algojo mengetahui bahwa hukuman matu tsb suatu kesalahan dan tetap di lakukan 
maka algojo tsb yang menanggungnya, bkan sang imam, kecuali jika algojonya di paksa oleh sang 
imam.alasannya karena seharusnya algojo tidak melaksanakan perintah imam, tiada keta'aran 
dalam hal kemaksiyatan. Wallohu a'lam bis showab 

- kitab mugnil muhtaj halaman 2722 : 


Ab SI (dal ) SAS (Jas ul) owallg Jl (loNI Banua AI sob 4 43 325 Jis) 
abal Jgis AJ oli 3 « Bala 93 dio» Ag Gil BY dd Y Vlog Ibg3 lod ylawall Hlrid (olas) 
SBN selai yo dg : All JB Jill salad 54 Ula - ai All yA) - oil Lal SI Sl 
ac UlsAllg coli ) olas gl doll ale Uk (A5) ds ato Jill 99 A5 4 lip X9 « oliso alo 
Bias ul JJ ale lol dia yo YS SI « Gasil aldi Aga yo (OLI) Ja (SL Jul) Id . 0x59 (SBI 

“anasa 3 Geloalaslk Ns) 


2 Opick Syahreza 
Alghojo / densus dibenarkan jika atas perintah imam / presiden atau atasan yang berhak. 
4 511 383 ale Sal EN (X3 3 Jas lake ale € OA AI ab) GIS (& 3S ls) 
lol! ela3N JI Je « Jasa (s3 Ml le ON Jaa ab G8 aa pos d UE abal 
Als Sa WE3 J3) TP MS € Yo A83 LS ASI ale Ulu Jl « UP AI ac J3 ball 
dig ale |: ORI Goweng N 83 - CA ul yasan ) il 93 (NIK 
http://islamport.com/w/shf/Web/1708/8946.htm?zoom. highlight- CC KE1 607 MCF 406863 Yo 
E3/ DL IC EL CH MEI C7 0E3 


5 Up il GEN aa Ge Ul SB Ulsal6 al 3) da lal yal (al Jo) al das 
Jb) Ud Jul SSI le LAB ds Ale Ul (SI) 3 (SSI SISII Jgih AJ ons 3 dalil 3 
lagulas (BSI ( 


http://islamport.com/w/shf/Web/1736/7253.htm?zoom. highlight-4CCKE1 607 WCF 4068636 
E3MD 1467 WE1 CH KE3NC7 0E3 


2 Ghufron Bkl 
ES 


www.islamuna.info 


JINAYAT - HUDUD - JIHAD (4273) 


US bil yolaillg Ulu! dieng « olb9 dolls aley Al ISI Als Stan pol sob 4.23 3SJI JS 
ale ab D4 J9 « mbs0 gl JB Ab Ul ale Ulg « ant all Jai ad olinus gg «adl MY 4 SNSJI 
AN sol : Wi de sepang EbipYI A0 JlJl Ale ISI MY « Ab gs PI Wc Uluallg solowb 
ale Sg SLAJEI wasi og Males kal as SI logam al IS Isma Isolasi 

v2 SSI 509 « AA 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-95&1D-1930 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/978721092150699/ 
www.fb.com/notes/984960308193444 


4505. MENYOGOK HAKIM YANG DIPERBOLEHKAN 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Mutti Ali 

Assalamualaykum.. poro kyai mau tanya, dalam sebuah persidangan si A DIFITNAH oleh si B dan 
si A tahu bahwa si B telah menyogok hakim untuk memenangkan perkara tersebut dan 
memenjarakan si A. Pertanyaan bolehkah si A ikut menyogok hakim agar dia tidak kena hukuman 
yang dia benar-benar tidak melalukannya. Ringkasnya bolehkah kita menyogok hakim karena 
lawan kita menyogok, sebab kalau tidak kita yang kena hukuman yang kita tidak melakukannya? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalaam, hukumnya boleh, tapi hakimnya tetap haram menerimanya. Menyogok 
hakim untuk mendapatkan haknya hukumnya boleh walaupun bagi hakim haram untuk 
menerimanya, dan ini termasuk terpaksa agar bisa mendapatkan haknya dengan jalan apapun. 
Wallohu a'lam. 

- kitab asbah wan nadhaoir : 


&.l3 Sam lo SI Ulalsg esai a09 LIS "allaci s5 ol aya bo" ugm g dulu ac ll 
Sella Aaslull 
ab all Jua 4 SL doi Jl: gio 1 2910 mili 


- kitab nihayatuz zain 370 : 
bilao AJI ade SAI yul de a21 US Ula Xl le Gal Kaul Koi) gl bol 
- kitab is'adur rofig 100 : 


abal! sil ala bi SAY Gus dintiuy lo Jlid gl ale 3 gl Gowa al dl ag dio 4S Bis dl ul 
US Sub SL Sl Juogill 0) Ibas 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1055639867792154/ 
www.fb.com/notes/1058368280852646 


4554. DEFINISI MABUK 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(427a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Dzaugy Cell 

Assalamualaikum wr. Wb. Ampun maaf, saya ingin bertanya apakah definisi dari yang mabuk, 
karena saya cuma tahu yang disebut mabuk itu adalah sesuatu yang membuat kita lupa kepada 
allah ... mohon pencerahan nya, terima kasih atas ilmu nya.. wassalam 


JAWABAN : 


2 Mukhammad Rinduku 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Intinya, arti mabuk : akal tertutpi sehingga tdk bisa berfikir 


Sai BEA "ay 8. LA 1S. SA sal. 

AI Legong Lema y alat NAN BI pall Ca petai "dag dalah g yudi "Yah 

sela yag Uu ya Luria 18 )c yiiS Jadi dia g Aallaaal! :Culi 

ASI pal Cit dlu FR AS JS Ul sh oma! Ta AS Tagl dia Cell pay GB Jalla al. pala 


2 Akhbib Maulana 
Mabuk, dalam pengertian umum, adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai 
kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Gejala umum antara lain bicara 
tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan- 
kelakuan aneh lainnya. namun jika dikaji secara mendalam dalam ilmu filsafat dan agama, mabuk 
berarti tidak mengerti apa yang dikerjakan namun dalam keadaan sadar. 

1. mabuk karena minuman / khomer 

2. mabuk harta karena terlalu hubbud dunnya sampai lalai akan tugas sebagai hamba 

3. mabuk cinta karena hati dan fikiran tertutupi gejolak nafsu birahi sehingga lalai akan 

larangan" agama. Wallohu a'lam bis showab 


Sud: SSI Sal aicg , Wllo JSI yo le2ngn lo doaibau Ja Mle 9 ll Alay KO ac Sull 
Yul danib sulis JasJI yo Suallg . Leo pilg . SeSl gag SINI Uli alay sdg Sgdy lgu due 9d 

bnlisy Ul 1 agam dis 9 . WS Jalisu gl 9d : s8 9 , Son09 , Sg sud dig. slow yo yS)AI du 
vla sil. J 55 dini 38 hal 120 


» Iki Alawiy Rek 
Sudl 
da - yaitu - Suullo gowa 25 989 gdig Oli yo YM Sus pn00 TAI 33 Suall - Yel: 
Jill Ola og) Ja sii 539 COLI anus al SSI paid gais Luh Swllg lag JOS 00 Sum lo SS 
USS sol api JS WA add Ul Hull al EL N) Laws G309 IL Suu Mio Ug3 S5 KLS, 
Boi Kudl Aaedladl 0 9 sall9 dus yul S168: Kudl Ayi 69 elgaall cal lc cualisIg . (V) AS guuio 
so las Saul Aoi Ub Blog Kalo 209 sila yo JJ X9 4S) M0 slow G4 3 sJadll Ja 5 
SS ek ARA dal Maa Ul sen sedan san laly sslhasyal Kal ata ll 
dls Kull :J9-23SOl| 0 yu SASI9 pelhiall A05 Jalis! SJ 3D Ul Kadl HasLall J3 .lsglls 
NA 
G1: Ae 10 YO Am Angtall AG aw sol. (1) dsudllo dus! 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1034638693225605/ 


www.islamuna.info 


BAB 


KONTEMPORER 


(4276 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


22 KONTEMPORER 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah 
baru yang tidak ada atau jarang ditemukan pembahasannya dalam figih klasik. 


0019. CD Software Bajakan 
PERTANYAAN : 


Saya bekerja pada bagian komputer, semenjak saya memulai pekerjaan di bagian ini, saya 
bertugas untuk mengcopy berbagai program untuk memudahkan pekerjaan dengannya. Dan hal 
itu dapat dilakukan tanpa saya membeli dari kepingan asli program ini, dan perlu diketahui bahwa 
pada berbagai program tersebut terdapat ungkapan peringatan (larangan) mengcopy, yang 
maksudnya bahwa hak penyalinan terpelihara, serupa dengan ungkapan “hak percetakan 
terpelihara” yang terdapat pada sebagian kitab. Dan pemilik program tersebut boleh jadi seorang 
muslim atau kafir. Pertanyaan saya: apakah boleh menyalin (mengcopy) dengan cara ini ? 


JAWABAN : 


Tidak diperbolehkan menyalin berbagai program yang pemiliknya melarang untuk menyalinnya 
kecuali dengan izin mereka, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam : “Kaum 
muslimin berpegang diatas syarat-syarat mereka”, dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: 
“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya”, dan sabdanya shallallahu 
alaihi wasallam :'Barangsiapa yang lebih dahulu dalam perkara mubah, maka dia lebih berhak 
dengannya”. Sama saja apakah pemilik berbagai program tersebut muslim atau pun kafir yang 
bukan harbi (yang boleh diperangi), sebab hak orang kafir yang bukan harbi terpelihara seperti 
hak seorang muslim. Hanya kepada Allah kita memohon taufig,shalawat dan salam kepada Nabi 
kita Muhammad, pengikutnya,dan para shahabatnya. 


PERTANYAAN : 


Apa hukum mengcopy program-program computer yang bermanfaat dari cd-nya yang asli, yang 
diterbitkan oleh salah satu perusahaan, untuk dimanfaatkan secara pribadi, atau membagikannya 
kepada teman-teman, atau untuk dijual. Apakah sama hukumnya jika perusahaan ini dimiliki 
orang-orang kafir atau muslimin, ataukah tidak (sama hukumnya) ? 


JAWABAN : 


Pertama: kita bertanya, apakah perusahaan tersebut yang menerbitkan berbagai program ini, 
apakah secara jujur dia yang menjaga haknya atau tidak? Jika tidak benar bahwa dia yang 
membuatnya sendiri dan memeliharanya, maka boleh bagi setiap orang menyalin darinya, sama 
saja apakah untuk dirinya, atau untuk dibagikan kepada teman-temannya, atau dia jual. Sebab 
tidak terjaga (haknya). Adapun jika ia mengatakan: hak penyalinan terpelihara, maka disini wajib 
bagi kita sekalian kaum muslimin , atau diseluruh dunia untuk menegakkan apa yang wajib. Dan 
merupakan hal yang telah diketahui bahwa peraturan telah menetapkan bahwa jika dia sendiri 
yang membuat pemeliharaannya, maka tidak seorang pun diperbolehkan untuk melanggarnya. 
Sebab jika dibuka pintu ini, maka akan rugilah perusahaan yang menerbitkannya tersebut, dengan 
kerugian yang besar, boleh jadi computer ini tidak dihasilkan oleh perusahaan tersebut kecuali 
dengan biaya yang sangat besar. maka jika disalin lalu disebarkan, maka jadilah yang dijual 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4277 ) 


seharga lima ratus (riyal) menjadi berapa? Lima (riyal), dan ini kemudharatan, sedangkan Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “tidak ada kemudharatan yang tanpa disengaja maupun 
yang disengaja”. Dan hadits ini umum. 


Oleh karena itu,saya berharap agar kaum muslimin faham bahwa manusia yang paling 
menyempurnakan janji dan tanggung jawab adalah kaum muslimin,Sampai rasul alaihis shalatu 
wassalaam memberi peringatan dari mengingkari janji,dan mengabarkan bahwa itu termasuk dari 
sifat siapa? Kaum munafigin. Allah Ta'ala juga berfirman: “dan janganlah engkau membatalkan 
perjanjian setelah engkau menetapkannya”. Tidak semua orang kafir hartanya dihalalkan atau 
darahnya dihalalkan, orang kafir yang harbi (diperangi) seperti yahudi misalnya, ini kafir harbi. 
Namun apabila ada perjanjian antara kita dan dia,walaupun perjanjian yang bersifat umum, maka 
dia mejadi kafir mu'ahad. Dan sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa 
yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau syurga”. Oleh karena itu kami 
mengatakan: berbagai produk tersebut, jika perusahaan tersebut tidak membuat pemeliharaan 
terhadapnya sedikitpun maka , maka apa perkaranya? Diperluas atau dipersempit? Diperluas, 
silahkan anda menyalin darinya, baik untuk dirimu, atau untuk temanmu, atau engkau 
bagikan.adapun jika telah terpelihara,maka tidak boleh. Tinggal yang menjadi masalah bagiku, 
apabila seseorang hendak menyalinnya untuk dirinya sendiri saja, tanpa mendatangkan 
kemudharatan terhadap perusahaan tersebut, apakah boleh atau tidak boleh? Yang Nampak 
bahwa hal ini tidak mengapa, selama engkau tidak menginginkan darinya keuntungan, namun 
engkau sendiri saja yang mengambil manfaat , maka saya berharap hal ini tidak mengapa, 
walaupun menurut saya bahwa ini berat bagiku, namun saya berharap tidak mengapa. insya Allah. 
Wallahu a'lam bishshawab 


Sumber : 


www.fb.com/notes/muslih-ferecov/hukum-membajak-program-komputer-dan- 
semisalnya/427693524877 


Zaekhirin Bin Achmad Nuh 

Meskipun hal ini sering diabaikan namun sebenarnya di dalam tasawuf termasuk perkara yang 
penting, tinggi, dan sulit yaitu masalah wara' (berhati-hati). tidak jadi soal pakai produk berhak 
Cipta atau prosuk bebas, tapi pakai produk berhak cipta (microsoft windows) konsekuensinya yaitu 
memiliki lisensinya dengan mengeluarkan biaya tertentu, sedangkan produk bebas kita bebas 
menggunakan, menggandakan, menyebarkan (halalan toyyiban), masalah sulit pemakaiannnya itu 
bukan alasan, semuanya butuh belajar. produk bebas yaitu linux dan saya sudah menggunakan 
linux. insya allah dari yang halal dapat toyyib dan berkah. pemerintah indonesia pun juga akan 
beralih ke linux. 


Masaji Antoro 


Bila memang pembelian hal yang bersifat bajakan tadi akan merugikan/menyakiti orang yang 
memiliki hak ciptanya yang asli maka dilarang (haram) berdasarkan hadits yang di urai oleh Imam 
Ibnu hajar “Barangsiapa yang lebih dahulu dalam perkara mubah, maka dia lebih berhak 
dengannya”. 

JB Ag GA ye lee II de oa LV Kh al MAKA oa Tuah pada OLS Ge Jadau YP 0 Sa DB KP el Ab, 
PP II AI LAB SL yg Al de die cin JS Kain de Hlas Kanade "lb" Ma 2 pa oat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4278 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MY de IS Jae yag cela adl OY cal Lag JIN Aly II ya Ae al Sin AG ya dah |) MU 
8 CE II dm L OY tea 
Gua LAI au GH 
Muroo'atul Mafaatih Syarh Misykaah IV/481 
Mbah Jenggot 


Ghosob adalah satu istilah yang artinya memanfaatkan atau menggunakan (istila”) hak orang lain 
tanpa seizin pemilik. Adapun penggandaan (pembajakan), jika dari milik sendiri, maka tidak 
disebut ghosob. Namun menurut ulama' kontemporer diantara mereka Dr. Wahbah Zuhalli itu 
merupakan bentuk ghosob karena hak cipta termasuk hak orang lain. 


Peraturan pemerintah melarang penggandaan atau pembajakan. Oleh karena itu titik temu 
perbedaan di atas, penggandaan (pembajakan) adalah haram karena melanggar aturan 
pemerintah untuk pendapat pertama, dan haram karena ghosob menurut pendapat kedua. 


Adapun jual beli barang bajakan tetap sah karena sudah menjadi miliknya sekalipun haram 


menggandakannya. 
436 | maki DJI CA 
TS 8 oya Aja ya Jak PUS saya jl Kab metal JS Ja 1 pil) malai Gyin 


Kadi malai Bi OY Ud YES REKAN SSI tanah Yg ag Ol JS GA) me lia Ol IJU —AI ngan) — Ula jam 
3 Say Ol dna Ay CARIG GIS Ja SIA 4 GIA lia Ja G anaa Sl Sd Gill Gg Ab yi2 emo 
201 de JW ya bala Ja Ab) Calaya LAS Terang Ul JS dumiiy Uriaday Ol Ja ABy Cup yani jang. 


2863-2861/ 4/ ad! Aid 


bei AG Ogan Ga ye AI Ga yag Alor GB Olpis CA Josh (SAI HN Gm UT ani Hd 3) 
cmaa Jalo W agiy | GI) onkoling & pil DU na HD Gl Ble3YI ag) Alah Romlah! jl ata YI 30U Galal (de 
ore So AJE Anna Ah ag JS (II 3S Bekam 2 yogl Eleki Cadar US SI Ly ya rab YG Jlaeh p Sl oa 
gag GOL lie JS Lah gel ga dg Galidl Gel OK dh pa SIA 3 NS Jake Ida A3 HIM Led Glen OS Sekumkia jl 
Sd aj PA Ula Llle GA laka Jing doll Jani Rena yag Cp! Kill jl Alas Uya Unukaitay Call Hao! SA 
slaael 0 yani jl SUSU ma Sole pat dala slay 7 ayal Vio JI YA SI oya apE3 Gale ly) La peluny Ale bl ale 
Lalb 3 Ul gue A0 yelal! Gewmill Byolan 3 HN Go Olanal Raon ya R8 yag Leyii DU Kenya kanan Mil SI HB Ge ds 

OY YG Byi2 Hd Gb Bole Re pebehi Gmail da LS Sya by ll (SAI US Lha ya Ananya 
OLS gl el YI OY Riil pb Ragil Jl yAYI ya Ja BUNG Knasesdl Gb Alas ya GE lia yael MI Op, Sl 
Pia Ol Ja Sad AAS Gi Gp 3 COLI Fandi JB LS Ueinukin yh Jl yA pa ya MPI IN UII Y Lesbi aa 
Anaky MLS pas Lasem SIGN, Ian Aki JUNI pearl Jlag Saji JUN 1 slab SU 3 pak ailia Ulasay Dal Aidil 
IE GL Lay 0 JB OI Ih Hp PG JUKI Olah ya Rab JSI O Sy dilpa platial lal bi: ayal 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4279 ) 


HI MAS Ea ya Ayat SAVI BUY Ob de Km PN II BI HM og Jl BUY jl MAA ma ja 
AAL Iga gly IL SAAWI 3 pile Lg Vga Gol Ugal 7 dyilk sj yah Jl dl) BUY! Up Gee Gal! BAN 25 pel! 
TEA ab aja AI 3 sae pad Ol Hal 3£ Yg BUSYI dya UAS Led €4 dale sluy 17/3471 VI 
IS 3 dig Fay oa ola Le dn ye JII oa yaaah AB Ikgd pell gl maja! JI Agar oya Jp La Lal Gran Bala G Lean pl 
RU LSI) mada AI SIS CAS ya LS OI Jala SU aga Al Ih del Pel AK ya PUS pnya oa BU Ela Jk 
ISSI 3 ab ASI AI SAI Lime DI Ai ad Jl Ol JII may UJI FU 

OS OI ga Ran dl SAS — AS Sid Klep Oekiang La Dad H3 AI Ag yaa Lead 0ya Aida Uda yo JAN yi 
AL Ag ya Kanit CJ ya DUS GAS URUS G3 lom Atap MI gl HI Geng daa Bil, HI OSL layds 

al Ola Gill dll Sial La pd ON LE ee Ag Cai FN SBU € ya ea Si GI LAI ALI jl SULSYI 
AVI eni Al 3 dg jin pamol WIN Gb Ol LL Yg Gal dl lea Ol las Ol ca) ea G Il L AVI, oli 
akad ALS Ie V9 Ada jam oya Bole Lg MMS Je Oly WII Gb Ie by Olga pia pmail jl all Ol, 
Isis Ay 2 yang adIL ebay yid dilep aedl Sg elly GEN mel Gan yad Lonya lb Alas OI ds Jaa W AVI 
DI Jamal Gala yag HM 


(162 1 3 5) — db te) 


d Olg JW cegddl 3 Jeng CUillan Lab padi Ae J3 BA LA pad Art gd Al Ul lea ai El amal 2) 
sa IE Iya ole Kebeeng (JII IYA de A3 pal Kn p3y kam pad) tiger pad ye, Cr KAS yan 
Lag oU 2 gam JB oa 3 LA ISI NAS le Sina Jis Iianl paka 6 (UP Ga de Ita HA) Aa laa 
Gde dia 0 many 201 Lao £ atu ygd demand, Jah oya AALIS tAdy Jaluk cake Syian  Oly Cho ya pdl aa Jai 
CA S3 bad Jean HB JW SY (SI Cl GI G Jap SY Ul IL Ie or IP 
PI Ag ata Mr teen pdl AJE) ASI TRY tlh Jl de SAY ya JB ya JB aa Yg LP 

25 CB yan Ih Aomani, Ja3 ya AAGIS Alah ckndin GI SUS OS jg sesi Gaia Ig 1). pm G3 Lola YI lag 
ag sd ale de gpu d Oly SL Chant Ja ya j3 1 gamma CS) Ale Bora dy CS Gngkdelg Cody Rini 3 
Alba pa By ag G3 oa Ain dya gl EN CB yan id Aman dah ya ET IS al ca Gala Aa Gil 
OYy elasan Jl JA leniama JP oa ea CJUAI Gaes JII OS) (eta Gila (GP Ih Hal) Ka ya «al 
ES PA Cp yaaly CAL Ja TAI A3 eta Gila pad (na Ra ja dl aa CAalah laa Ml amri le ale 
om Jah oa dal perilly Kemah AP CL dilar onb Jl del JL ed Jero GL SI dll Ga Ie Oral UUS 3 Op 
ola 3 La OP KEL Sya GX Alaik le (Aini Kab dil pa Ulah ad WS OT dika (S3 KTA NY ciyus 
said! Of (J9) Anis CE ya Ja WJIS aly Uilan FYI Caid Kak Ol II PU yag (Aini Y Kemal 
pelat de Sail IP LS (Ola Og0 FYI gl eeilyae Syari ore Jle Gde dat ISP LS COLI, AVI ad OS ot Ul 
253 cpledl BU oleh cela diler Syatkl op Jl de Sega IS LS GAY Oya Ola! j Cilyas Sya Y SI dl jl can 
telat Aib pb Gelael Jai OLS (Ulasally EYI Ad Al La ya il, Led pama. 


BEL 2/19 ay — AN gal 


O- 02 o-e cwf0o IA go. I0 Ny 92 090 0 2 3 3. on 5... 9. 


wo - hp 3-0 . om” 0g0 0. 3 3. - PA SN Pe EN SNP 
Ka Se yA Oh 4 Ngnabel Pantat Dab dai ajal aa Ja (yani aah) Viler DS Oh «(ebi Re Umi 1 Jhah) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4280 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8.0 - oa 1. 90. ce 0 3-0 3 red 2.90 0. . 3w - a29 Ie 200 te 0 yi goa Di ang AA Pa 
Tp dig ade Igor 3d an Vj AA ag Il AP Mall RED pa ola Pj oa og | SLB pXma eta 
Ha Aa Aya Dopatiadi D4 $ lama Ualyy | ipb Uya ola Cypjis Uy 4 II Ainan Uya IU LK AI Ainan ja La il 


02 4 0. - 


HA mn (Sl ai Lah era ) (9) BAB co yangg UI US Jam Vj 0 pil dag LK . 
(435 PI 3g) — ush! lang ISI Ly, 

PAI SA 9 EL Jha 

Lor yh Yale 0 oya g PASI Ke IUP La dah ayal 3 pLYI RW LA Lal 1 Jill Ai. 


TB 3 SY onodlil B Oral Kai 73£ Blbmal pt Stan JlBy LA) Kel Ofy Aly LI) G Orelal Kai j3R Y ASI 
Abu ASWU Les Ol, Oleh Ultras Tue Color Anal Sl Ob JIN ya 0 ed Ale (SAI meal plAYI Oli Ika Ad 
S8 Langka y Lagian BUSA jl oran dy Wal Gan S2 3 Oya Vig Soon d Ja Ang opulay OLI Jar Ol £ 

ai Goo gUI S3 A3 SY S4 dy BANI IL Op seba AN Sy derby Cnaiy Wal Ga jg Uriradel 3 Jaa LS 

AE Ay gai II LAB Ie Lab Jl Jgkall joe Ig Wa Aa Siliasy Olingdl Hasi. 


SM PI dp ad 


339- o - 0w o . h0. 0 0 0 Ie. 3 - ....9 - 0 0. 4 .30 3. "cw 0. 32 - 

AL da Hata La dag ol 3 pl Alb Ad 3 TAI AI Ai Giga yag (Sak oa: JP) 
AU BS aa Vj g PU mah Kh OI Uh Sd pln Ja ee TA ai (UNI Sy . elpu 
. ji g Sg . ana £ 3 5 30 3 Ho 2 5 Taat 5 o- Lu. 0 £ 5 


Oa OA PAN PD Eng ma aa Wita J2 tama nata or oma 


- cw. 2.90. 330 - 203 Bo. 00 wz9 - #0. 0 o- s0. 30- 3 90 Ie 2. 0. #0. www & o- 0w 
Lag oon3 Oky ajah jAlanali jon Vj 4 pl odka (HUI po pP pa Ai Ujang SL IS) Godaka Uy Ud AI Eni ppaa 
a20... 30 PH Ta aa 2420 R3 on Sh0- Loe AA 0 4 


Di ba BP Abi ap 0 3 V0ow 8 02 Ie YmM 3 3 
Oklaa) jlad Ag j pong Lag lab j png Oa MS 1S pg V1 US Pon ya jl alah KU Aaj Cot JL aga Tema 


138 2/1 - ala 


wo 0 80 Pend ML We 0. 3 ( 0 — w Who. 0. 0. o-,9 Lo Hd 2 0. OA. “ A2 90. 
md ad TAS Key JAS gl K0 UAN mita) pay IK got ganas Us die Bo Hj pama 
2 2. 38 w3 0 -.0 “ 2... - ow Pend 2.90 0 290 0 90 wc pad R0. Ie w 3 22. 0 Loc d 2. Low w 
kesel A0 Ol UU 3 mat Haha Cs ASN) eagoni y Waton ion Uy tkag U aan JS) (end at aa US Hi Teka) 


0. 8 0-0. PA Lo.» 2. 0. 0-8 9 3 Pj go 90 w Pa Id ”w 2 0 R0. ce 2. 
op "5 pasal, GUI, JL ai aa Wb Aanku Ou Ji me Gd elpuae Ai, bal JS el aa ag SY 


pd 


3 20. w ow “ . - 0. ow - -0 0 WS 0 20. £ . w Le W. - 0 Pad PN HO 
yak U SAI Kn 3 menang Ula yani Lali SUUI ya yana Hindi Rat maan U, Ta de mo seljal de poll acha 
- 0 8 Ic w III BI 90 z0 2 Le g KIEEA Th 3 2 243 “3 o- Kei Oa 2 1 0 
Chad Gilas NIS) cesaaka dalah mag Uj 6 ABU d Jl ih Glatal dll Uj .etgi ya OS) eka Oya all Uj TH ebi 
N Sa 2... 3 23 »5 w a20 33 IA - o pr FI nana - 3 -w 4 Go 20 ia Ane 4 0 0 8 w Ea Ta: 1 
Baya Ilepk ay US Uly clis ASI jet Of Baya adil 33 Uje Borail paad “aini Oya SU 2 PA 


2 he 00 (j 


JP ag aa pad tg lali Hemat abi maa Lah SS Aa Uibe 
0028. Hukum Donor Darah Non Muslim 
PERTANYAAN : 
Ahmad Hanafi 


Assalamu alaikum wr.wb. Ada yang musykil nih ustadz, "Bagaimana hukum menerima donor 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4281 ) 


darah dari non muslim ? Sekalian sama referensinya, biar lengkap gitu. Syukron katzir, atas 
jawabannya. wassalam alaikum. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum salam. Hukum donor darah sama dengan berobat menggunakan suatu yang najis, 
boleh jika dalam keadaan darurat artinya tidak bisa diselamatkan nyawanya kecuali dengan donor 
darah atau dapat mempercepat penyembuhan dan tidak ada cara atau obat selainnya. 


Tail BUY RAI II mual ya Alia OLASYI pak PES! lek 334 Ja (B9 ala) 

AN ya Alay TAI DA PUS ma 4 SAI Jl Atm Bg all Ol VI TAI yan LL OS Oly pall (Apk) 
Cl) IBU CASN Romlah Raya YI Ga tekan Dang Le Sa SGP ISI nomally paul Sada jar leleh uya Har 3 JS 
Jae Lag ak maa Bag plg Ulah Ag SAI je cpalk p USYI de Sidgta JA Aloe BUSI OI SSL (la Kaali 
Ae TP Ne Ss. 


Alangkah bijaknya jika kita bisa memilih darah yang akan kita masukkan ke tubuh kita dari darah 
orang yang muslim dan taat. 


0037. Hukum Mengobati Bayi Dengan Tali Pusar 
PERTANYAAN : 
Edy Humaidi 


Assalamu'alaikum...punten mau tanya, Asatidzah...gimana hukumnya ngobati bayi dengan Pupak 
Pusarnya bayi yang di rendam air lalu di minumkan ?...ada yang tau asal usulnya tidak yah? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam. Bekas PUPAK PUSARNYA BAYI itu termasuk MAA INFASHOLA MINAL 
HAYAAT barang yang terpisah dari sesuatu yang hidup dan itu hukumnya najis, maka tidak di 
perkenankan dalam syariat berobat memakai hal demikian kecuali dalam kondisi terpaksa karena 
tidak ditemukan lagi obat yang suci..... 


0050. Hukum Bayi Tabung 
PERTANYAAN : 
Aldi Shoma 


Assalamualaikum ..... yang sya hormati pra ustadz dan ustadzah PISS-KTB truma kepada gru 
ku yang trcinta Mbah dan mas Nur Hasyim ..... Saya ingin brtanya bagaimana hukum nya bayi 
TABUNG .....??? Dan apakah ibu bayi TABUNG tersebut tu di kta kan ZINA.....??? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4282 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


'Afwan wa Syukron ... 

JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Waalaikumsalam wr wb. Hukum bayi tabung ditafsil sbb : 


" Apabila sperma yang di tabung dan yang dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata 
bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram. 


" Dan apabila sperma/mani yang ditabung tersebut sperma suami istri, tetapi cara 
mengeluarkannya tidak muhtarom, maka hukumnya juga haram. 


" Bila sperma yang ditabung itu sperma/mani suami istri dan cara mengeluarkannya muhtarom, 
serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri maka hukumnya boleh. 


Keterangan : Mani muhtarom adalah yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang 
diperbolehkan oleh syara"'. 


Tentang anak yang dihasilkan dari sperma, tersebut dapat ilhag atau tidak kepada pemilik mani 
terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar 
tidak bisa ilhag kepada pemilik mani secara mutlag (baik muhtarom atau tidak) sedang menurut 
Imam Romli anak tersebut dapat ilhag kepada pemilik mani dengan syarat keluarnya mani 
tersebut harus muhtarom. 


Dasar Pengambilan Dalil : 
EA (EU LA ji padi ya VA Gaal olyy Ld JAN en ca Jay Lenny Ailai oa Ah is basi HE Amy S3 jala 
Pa) 


Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah ) disisi Allah dari pada 
maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. (HR. Ibnu 
Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-thoi). | Al-jami'ul Shoghir hadis no. 8030 J. 


KA gaj Oela Unang DB II plg SL aji OS ya 


Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air 
(maninya ) pada lahan tanaman (rahim) orang lain. | Hikmatu Tasyri'wal Safatuhu, II: 48 |. 


HA aa oa a Bl ba yana AN D5 SU (ai an y ata MK an ea aa ay j3. 


Apabila seoarang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut 
bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya) 
. Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat 
dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya). | Al-@olyubi, IV: 32 |. 


SI CP HAL Spa Jl PE pe OS ly ya ekatel La Gale Jis tong pe Jl Ala alb ALA (ae) 


w 


Hong SAI Aa Sdh AG JAN Il GS abg TI Il pia Ob al Usa ya AL AS or 3 Ain Rona JI 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4283 ) 


Load Oo) BUS Ud 3 lag2 OS Oi mag MY pm pp Gb Mara! Je ebi Jus. 


(Kesimpulan) yang dimaksud mani muhtarom (mulia) adalah pada waktu keluarnya saja, seperti 
yang dikuatkan Imam Romli, meskipun tidak muhtarom pada waktu masuk. Contoh: suami 
bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya (air mani tersebut) lalu dimasukan ke farjinya 
dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini 
dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib 
punya iddah (masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetubui. Menurut yang 
mu'tamad, berbeda dengan pendatnya imam ibnu hajar yang mengatakan, kreterianya harus 
muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari Syaikhuna (Rofi'i Nawawi). 
| Bujairimi Igna' IV: 36 J. 

Leplinial JL UY lor dtal gl dil al Ag Tata Jr JI Usah jl 


Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau 
tangan perempuan amatnya, maka boleh, karena perempuan tersebut tempat istima' (senang- 
senang) bagi seorang suami. | Kifayatu Al-akhyar, II: 113 J. Lihat juga Tuhfa, VI: 431, Al-bajuri, II: 
172, Al-bughya: 238 . 


0079. Hukum Bermain Catur 
PERTANYAAN : 
Abu Uvi 


Catur menjadi tradisi di negeri ini.ktk saya bertemu dengan salah satu tokoh agama, bliau 
menyampaikan bahwa catur, domino itu haram menurut sabda nabi....bagaimana menurut 
pandangan kawan" piss...???? syukron. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Hukumnya MAKRUH selagi tidak ada unsur perjudian, tidak melalaikan sholat dan bermain 
bersama orang yang meyakini keharamannya 


33 8Xp tangii I Wa if erik ya de ba ad SU OP 01, Naga Lama Ammy dg ami etdl AMI, 
S3 Ja EV aa ya Aa GB eler La Jay ala Vig A0 Alasan pa ad da JUEAYU Ola 
Bermain catur hukumnya makruh bila tidak disertai salah satu ketentuan berikut : 
1. Disertai dengan harta dari kedua pemain atau salah satunya (karena berarti judi) 


2. Keasyikan bermainnya tidak sampai meninggalkan sholat meskipun karena meninggalkannya 
karena unsur lupa, 


3. Tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut 


Bila ada salah satu ketentuan diatas maka bermain catur menjadi haram (Fath alMu'iin IV/285). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4284 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BAB ya ig SE mau dai mual KAN) GEA Sladel oekasan Ob JL ye Ie Of SI ea lil dj HL) 
MEI gai oya Pln La Lah Gali Allen La LI IU Ga Kala! oya RE IP SSI One, yA II Kainag 
Of AAA 3 Ul MAY Dll Conan Lely Lain Jitiy Se jln jl pion (org Romy ALAN Cold, KI Ane L JS, 
CA Unas Oekataa La JS) Kap V9 SY Uli dor HL Lai Ula SU 


Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak 
menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan yang cermat dan 
olah piker yang benar, dalam permainan catur terdapat unsure penggunaan pikiran dan 
pengaturan strategu yang benarsedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi yang 
menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang maksimal. 


Menurut Imam Rofi'i hokum dadu dan catur tersebut bias di analogkan pada semua bentuk 
permainan dan segala hal dan segala hal yang berdasarkan hitung-hitungan dan pikiran seperti 
almingolat dan assijah (jenis permainan di arab) yakni permainan dengan membentuk garis dan 
lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang di lakukan dengan perhitungan tersendiri. Permainan 
semacam ini tidak haram, sedangkan semua jenis permainan yang berdasarkan spekulasi 
hukumnya haram. | Hasyiyah jamal 'alaa alMinhaj X/749 |. 


A Nafik Halim 
Alina ga Kal gl Ag Jadi YG Ola j3 3DL0 nyi gl Pai gl Gde ya Sa dah SU Ol 0) 0 ileidh AI, 
BJB Lan lee GI 2S ol An AU IU Ula )illan BYSI Ra YI Aas pl yag —J of Jl- ea Vi 
AA ag Telo! HST ya Alan dal BC ym Yg pun Gaib La Lada Upin Can | BSA JG SI dipal 
tan ay mer jt Hn Lah OS ak (ala ag Ou, 


327-326 pda db leh 


Bermain catur menurut imam Syafi'i makruh dengan sarat tidak ada pemberian harta dari ke 
duanya atau salah satunya, tidak sampai meninggalkn shalat sekalipun lupa sebab asik bermain, 
tidak bermain dengan orang yang punya keyakinan bahwa bermain catur haram. Dan munurut 
pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Ahmad bin Hambal brmain catur hukumnya 
haram mutlak ( tidak ada persaratan seperti pendapatnya imam Syafi'i). | Ket Yanah Juz 4 Hal 
326-327 |. 


2871. HUKUM BERMAIN DAKON ATAU CONGKLAK 
PERTANYAAN : 


2 Syafeg Alvin 
Assalamualaikum wr wb. Hukum bermain dakon ( congklak atau lumbung padi ) ?? 


JAWABAN : 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 

Wa'alaikumussalaam, dalam figih dakon diistilahkan dengan nurdi (» Jl) dalam kitab sulam taufig 
permainan itu haram, walau tidak ada taruhannya. Haram bermain dakon/ dado ( narodi ) ia 
semacam permainan panjang (thowilah ) ia mempunyai banyak lobang terbuat dari kayu atau 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4285 ) 


tanah, yang dipasang buah kecil-kecil cara permainannya, buah kecil itu dipindah dari lobang satu 
ke lobang lain, permainan itu haram, karena ada hadits nabi yang diriwayatkan Abu dawud : 
Barang siapa yang bermain dakon / dado maka telah durhaka pada Alloh dan rosul-Nya". 
Permainan dakon diharamkan baik ada taruhan atau tidak . Lihat Syarah sullam taufig. Hal 74 : 


SI la 3 
oa Jia Giaa GOA Utah File PIN! Ia Taddl  BiS jie j3 ya IRIS ag Aga Usah cam y dj ay 
Ag all pad UUS yag dj Lely JB Ol laga ga otg) Agung AI nas dab aah Aya JB OI SA di ji 

Yah J2 OS Ly 


Karena ada nash hadits keharaman permainan ini : 


gd gal alyy Jgn AI Gpan Aib dak Aya 

OP MA laa JT ge or pen Ulos 2 ai op Ara Uang KJ pa Bli yaad USG meli dj Kal ah :JE 
Balap gpp Olahan 2 Hi ya opa Rnile 32 Olaian 02 Ralat paly pb uya dil Aa Vio 1JB Rape Ud oya K4 gal Wo :JB eley 
dry AJE BB Oa yeeb USG pb dab ea yap "JB ad) asi ye». 


JB AA 
CE BEI, SELAI Aom Leyddi la JB Sar Lado S3 Adha AMI KA Ob ea ed 3 Gay! JB, 


Permainan nardi juga bisa menjadikan tidak diterima persaksiannya, walau tidak terus-menerus 
bahkan walau sekali dalam setahun, dan walau tanpa taruhan. 


Dg dp dala palang Mali Ky ade Ob el 3 Ad ika Pa) AT 416 KS adl Je Seal dil 
Lotad JB LAS pln Ra IL ol oya JS tang Akil) Roman y Hal 3 Jp tag Jab aU da adl G3 
2 Nimas Afwan 

Kalau keterangan ini bagaimana ya ? 
PA H3 Temmdly AAS Coluadily SI Aasel La JS 3 sell # il ya Alina Ga Lah Gala All La aj JL 
LIS ea V3 GI UI Ar RU Lai Ula (SP Of Akil 3 Lele) KA Wllabh Cara Lal) Lain Jati bo yan: 
(Dai Cl! oraina 
Menurut Imam Rofi'i hukum dadu dan catur tersebut bisa dianalogkan pada semua bentuk 
permainan dan segala hal dan segala hal yang berdasarkan hitung-hitungan dan pikiran seperti 
almingolat dan assijah (jenis permainan di arab) yakni permainan dengan membentuk garis dan 
lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang dilakukan dengan perhitungan tersendiri. Permainan 


semacam ini tidak haram, sedangkan semua jenis permainan yang berdasarkan spekulasi 
hukumnya haram. (Hasyiyah jamal “alaa alMinhaj X/749|. 


2 Mis Keren 
Dalam kitab (s gkall hal 100 : 


29 Ka Jab Dhan Jd 9 2S Jab BS Aadih Jla pda OS OP af y Amami Jaddlg..... AK II) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4286 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kesimpulan suatu permainan tanpa ada taruhan dan undian khilaf ulama ada 3 pendapat : 
1. dosa besar, 2. dosa kecil dan 3. makruh. 


? Abdul Halim Masykur 

Kalau di kitab is'adur rofig memang diharamkan, tapi saya cenderung ke yang tercantum di kitab 
ihya ulumiddin, kalau gak ada taruhan dll, tapi kalau cuma hiburan dan waktunya tidak menyalahi 
waktu syar'i maka tidak apa-apa.. maaf gak bisa nulis ibarot, hp jadul hehe.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/673037876052357 


2872. HUKUM BERMAIN KUDA LUMPING ATAU JARAN 
KEPANG (EBEG) 
PERTANYAAN : 


2 Harsono Tanah Garo 

Assalamualaikunapakan hukum orang yang bermain kuda lumping (jaran kepang) ? dan juga 
bagaimana hukumnya orang yang melihat atau nonton ? Tapi kebanyakan menghibur. . Walau 
mereka kesurupan dan makan kaca. . Jadi diperblehkan ya ..? Masih banyak di tetangga kampung 
acara kuda luping. .. . Mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 


2 Nur Hasyim S. Anam 

Wa'alaikumussalaam, jaran kepang adalah sebgian dari bentuk sihir. Adapun hukumnya ditafsil : 

- Jika wasilah untuk menjadikan orang kesurupan itu hal-hal yang mengandung kekufuran maka 
hukumnya kufur. 

- Jika jampi-jampinya berupa hal-hal yang haram maka hukumnya haram. 

- Jika tidak maka dilihat pada dampaknya. 

- Jika jaran kepang itu berdampak negatif / membahayakan (dirinya dan atau orang lain) maka 
hukumnya haram. 

- Jika tidak maka hukumnya boleh. 

(alfigh 'ala almadzahib al arba'ah, 5/460-461). 


? Ical Rizaldysantrialit 

Saya sependapat dengan yai Nur Hasyim bhwa jaran kepang bagian dari bentuk sihir, bila dalam 
prosesnya ada perkara yang mengakibatkan kufur maka hukumnya kufur, bila tidak maka tidak 
kufur (ref goul imam syafi'i dan imam nawawi). 

Mungkin teks ibaroh yang di foto ini adalah apa yang telah disimpulkan oleh Yai Nur Hasyim di 
atas, silahkan di-zoom untuk memperjelas ! Menurut saya, selama tradisi adat seperti jaran 
kepang dll, selama dalam kontek TIDAK MEMBAWA KEKUFURAN dan TIDAK 
MEMBAHAYAKAN DIRINYA DAN ORANG LAIN serta MELESTARIKAN BUDAYA dan ADAT 
ISTIADAT(yang tidak bertentangan dengan hukum syara) maka hukumnya DIPERBOLEHKAN. 

- Kitab Alfigh 'ala almadzahib al arba'ah : 


oa dala AAN Al al ylan yan OA Abg PUNYU ALS oya yag pl pel Jas Jl Al an) Gagal eLYI JE 
PS pd ASI smk Jas NIP Ah OS OfP BS Tanaman Ja LAS OSN LV ding LAS OS La pdl yag ed SL 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4287 ) 


S6 V9 
Ad JB MIL Jp 1 GPS JB: GediS AB era Ja Alia Yg Pawdk Jaka BS pel PJU AI ee LSI 
PI JPN dg Jae oya BS Cnnally Helena! ja Relay 
Ale jabar Jaa dy Jai bal Malas gl 0 SBY ing pypenakl SAI Malas ya La 
JIN Ag Ahad yah Anil paU panai AKP Katak! ya lelang dg Gala Y 1 JUS) yeni 32 penadl Gilas jas ani PLAY! Jam A8) 
LAS OS Yo B3 II ot oi Yi ade ap Vla d jl 
Kal AT MOU lh ab 0 pang Jo bad OS ISI Lag aj 3 dala Kenag 0 pe Telan Jia OT VI ld Jak Yy 
Hita Y OS pel y dee AI el MY Le3 OS By 0 puan CA AAS yi Hand elu y Ale AI elo (al Jaa Ma: 
ata ASI ya ls Ag Hai Os ora OS MY. Anal! 3 Ovekad! ore Aa pi3 Ol NI 0 Pad S5) obor 0 Yy Al 
(Oa YU Sale Ol OS TM 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/260554563967359 
3311. HUKUM BERMAIN SEPAKBOLA 


PERTANYAAN : 


2 Syifak 

Apakah hukumya permainan sepak bola. . ? Dan bgaimana pula hukum melombakannya. ?? 
Tolog teman2 yg bisa jwb.,berkenan untuk komen-'ibarohya., Penting. . .!!di madrash akan di 
adakan lomba sepakbola untk acra pra haflah. . 


JAWABAN : 


2 Mbah Jenggot II 

Bermain sepak bola hukumnya adalah jawaz / boleh dengan beberapa syarat, diataranya adalah : 
tidak adanya 'iwadl, tidak digunakan untuk perjudian, tidak membuka aurat (misalnya paha) tidak 
mengakhirkan waktu sholat, disepikan dari perkataan perkataan kotor dan batil semisal mencaci 
maki, dan bertujuan untuk mengkuatkan badan serta latihan perang, bukan bertujuan saling 
mengalahkan.jika syarat2 tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya haram. 


102. —o Slwll9 wall ol S3 0 Glusuall du 
dls oleg ny ds8b lesal 190 53 14232 9» leual 321 Ulalawall BS ul ll dala Jlsl 83 : Isa 
Jeall Jl gl ySsala US Ll Jas gl yass ld sus el US ul Abu ld yg poll 6S Lal 321 


dani lo 224 : 0 $Sllall Mdc dum) did AI & gb 3: 
A3 ata USS Ul Jail: abu leasd slg2 93 Lg Sosl ye Jail glat lo yu Laasd AS lol. 
al demi Jal uli 98 lo lea NA dab Jlg seal le pall laa mat ul ul. 


UB SESI ole ole Ud 9254 Agil N Gulo agiole ale gus WI V3 Sy Ul 9D9 Cab Ibu Kg : cl 
day aja BA bg sll AD ob ti Jis. 


315—0 alwoll algio 8 
SLS Lgad A3 Y Ulg stan dnllLo doi ya 898 ole Lilin Lag Sei Ul bui Asli BS Us 9513 
dls adl log piag Law yo Jbbllg s9 II Jo39 BII yo glSi Ula Dial Ld 53X Ul. 


dai lo 224! 10 5Slall sade Saaull dio &g sdg: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4288 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lag ol Bil yoo gusi S9 JI lal Lauk al HOBI bag td Ad calsl 38 LN den gal BII Landa 

| ADIU 99 sanga Low Ale Gal ag Joliy due 

Lo api Ul Jua 68 D2 KOh J9 sleNl ade Kyai Han agic Lgu wall 4G gubil lolg 
iso! slsel ole Ball pe de3 A0 candy call Hall Ade R0 JSI! 8 busa 

pal) Lal JESII Hole sale 3 0gle3 loslg BSI mb waoliel dal cde JSI £Nutul Je ppi Cab lol 
Ma Ka 


- Sedangkan untuk hukum perlombaannya bisa dilihat disini : 


www.piss-ktb.com/2011/12/0878-hukum-perlombaan-berhadiah.html 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/795068883849255 
www.fb.com/groups/piss.ktb/793283457361131/ 


0168. Menyebarluaskan SMS Yang Meresahkan 


Deskripsi : 


“Tanzilal azizir rahim litundzira gauman ma undzira aba'uhum fahum la yu'minun”. Krm ayat surat 
Yasin ini mnimal ke-10 org, insya Allah 2 jam kmdian kmu akn mndngar kbar baik n mndapatkan 
kbhgiaan. Dmi Allah ini amanah dari Habib Muh bin Hasan Al-Athas Pekalongan. Mhn jgn dihpus 
sebelum disbrkan ke-10 org. jika tidak, kmu akn mndapatkan ssuatu yang tidak diinginkn”. 


Begitulah diantara kalimat SMS gelap yang belakangan marak tersebar di pemilik hand phone. 
SMS seperti ini banyak menimbulkan keresahan, karena di samping menjanjikan kejutan-kejutan 
atau kebahagiaan tak terduga, juga menimbulkan ketakutan-ketakutan psikologis karena dikaitkan 
dengan hal-hal yang bersifat keramat seperti Rasulullah saw., wali, habib, kyai, ayat-ayat Al- 
Gur'an dll. Fenomena seperti ini menyebabkan banyak masyarakat yang tergoda dengan iming- 
iming atau khawatir dengan ancaman-ancaman dalam SMS, sehingga memilih bespekulasi 
mencari keuntungan atau mencari selamat dengan menuruti perintah dalam SMS tersebut untuk 
menyebarkan kembali. 


Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukum mempercayai janji-janji atau ancaman-ancaman bagi penerima SMS seperti 
dalam deskripsi ? 

b. Bagaimana hukum menyebarkan kembali SMS tersebut ? | Sa'il: PP. HM Ceria |. 


Jawaban : 

a. Haram, karena termasuk membenarkan sesuatu yang ghaib yang tidak ada dasarnya baik 
secara adat, akal atau syariat. 

b. Haram, karena menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan berpotensi 
menimbulkan keresahan masyarakat. 


Referensi : 

1. Buraigah Mahmudiyyah juz 1 hal. 274 
2. Anwar Al Burug juz 4 hal. 263 

3. Al Fatawi Al Haditsiyyah juz 1 hal. 469 
4. Fath Al Bari juz 1 Hal. 80 

5. Faidl al Gadir juz 6 hal. 30 

6. Fath Al “Aly juz 1 hal. 209 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4289 ) 


1. Buraigah Mahmudiyyah juz 3 hal. 124 
8. Faidl al Gadir juz 5 hal. 2 
9. Az Zawajir “anigtirafil Kaba-ir juz 2 hal. 169- 176 
10. Al Figh Al Islami juz 4 hal. 388 
1. 274 —ano JI 2 oya Ki 


SI amil (LS 0S 99 Slisl ALS 9d Jo) AS J9 SI SI (arnsiS) As Jo Jo (SAI Ada p3Dg0ll yo subill 305) 
SI Sima Ml aa Il LA Usa Jas JB sal Uno A3 ll 00 Jb (089 LS 2128 0,55) les 0 12 all 
BS doaloll Rio 99 Cus NI Jalil Ang lc WN utall bxoc Lc Jis loS ud gag Y Jid9 pgsdu dis AS Gatal alual 
3D db) K9 X9 (yA yaa Call Ul se) (Ius Boaboll ) s2u9 ( Ja X9 2in0 X9 dold Yg Bb Ag Sgac N) gu 
WI alwo Po MO Sgglll uc. (dls Al yib Sx ll elg9 mol 1508 clay cld JSI) Guo NI yo aw 9 (Ldic Limo 
d 31959 bl ale dono CSI 08 99 yul JB. ASI doleg Hull ) 9g0n9 lulmol bio 989 slgnl Ulxsiul 
5051 dliog Cus NI dia R49 - dl 23 yo Salxillo Jles WI ga JII JeB YX Wdowll 2NES Saladdl Kia 9 Ulaiwlg 
da5 wdlsell JB3) . lu Ng Asti N Sal9 JSNI Ul Ro Bl de All potadlg Sipil yo Hill LSI Jl9 sloL 
Lau d3 ai3S Bulu Crow 33 LSI bul Lauc baal 28 dl dll Isa Je (lS 4553) Hall SI (ul SAI M3 dls Al 
dil pl 98 LS Gukisll «SI Lau . 


2. 263 —a0 HA Il elsa ai 


Cabill Ily Babad aw ul 3 (AJI Jlallg abal JJ Jldl 22069 8 lal dacB will Ugtllg Rawi Hal) 
ala lo 3 sala 8 abal Ko JI arie ku lo ge Jk lolg . LaolSaslg 8 aballg bull ditis csi 39 ul ellSg MSI 
up plug le All lo Aji ic peuoll golall ade Sya 9d Lila cgwll Oris bu lo 39 Elow gl WA pelisiyg 
soil imo ISlg Sl IglSgis Al cnlesg Ig.A04 pi alas Ily ) Ato AI gu) AU Mc up ul US Halo ul ol, SI Cw 
dye adl 4 - Ji - dl sll Sosol 19165383 1925 53 DG dal S A8 lo elow gl WA Aioelisi3 sip J3 ale pin ye gl Jaw 
245 Jas lol alang le Al dan All Jowo Ul Pong lbgoll 98 Lo Ali Ng LB HI 4 Hi abi lo ya RB yd All Igiwlla 
SS lo Jt NG Abuagi ani lal | Unyil alun sud pg lay 53 ISI UI yu cus LSI All JB Diya Bbw wovl9 
al al L Isis lawu Lao Ja Jl USS Ul Jl sisa lo Jai rnb 9d WS lali sabio dalallg Jl 9S wo 
SI bab af dal 0 S9 Jill Log US ) Call ag masal BG Jeli Ju xaly L Jgis Sl gowd UD yg 

al sell aris bu las Bye lg d abll yo kilo pel Jill Ul yaa Jill oa US kug Ule All Lao Gl nela cuAing 
L gai M3 UE yo Ja JI Len dir Tol Jo II asidB lagiw Sd yu bg sll Bobo s3 Kasi Bob all elhg ya 
2 48 yo dn Jl Ol yaa! Jln! Jing call seutas Row Sio Si yaa! pdl Pala gl dau dig dggwo L CB 
Cup 1989 LeilL38 43 Nol Ang oa US Yao Bilal Ulbg Rilgadl Lai Ang yaa! gas jl Jay ding» susu 
asi IS al ls SI JI Iga, WNI Api olles AU Aa) 20 mall Oxi29 | ogngll ulun ic Silgall Igalbl ) 

Jl lag 00 mal al Ag ogngll Ulu Sic Rlg AJI Igullol Ad cal 38 ebilg ul Jul 5138 jaw Oldiwoll yo la Casaw 
Jay Utiues L gai 2 su yo Jali Lesu all AAS Jio sll ariallg 3 9.00 Cus Jb Ig Al Las yg 228 
98 Ii alga yo d9 So elo Joo Yk Ad dil adal yA 929 Fi Ma Rail mwb ANE all Bow HDL JS ding 
dna il ssiolg laic Sel Jati Y gl lam all dial do pal Jaal le 329 UB - JB ul odl - £ diues clowb ulas 
c5oll3 deg Send mail Calo Sl plasiasl 9g9 SINI elly Ll G0 done Lalby 9g W.nAll el Ja Lgle LsSOll 245 3 
Autis uc gg Aisi lud) gl al Ines R03 Ul muatoll IS atigy loil 4g gl Soal yo Jl ISI yo J9 SJ 
sd lo 1g Aiu Gotllg BA eli3 9 0S ugb lal gia dal) log INI JB Ia dan ML 239 SJ ANU 
dablg dabJL ING Ayo dole AS Kw aa - Jb - AL JJ 29m yo A8 lal Amy bi Ul 3D will gl 4S Lusio 
till luag OS lg WN sal Kasriall dably - dls - AL UII uu ale Lang Gil Cus Yo 3 dug ON 2S Gain 
9D I5g9 ooliicl Lg so ade cbs ISI AI xilac ul pai 389 - dls - All isle anis Um il NI - ll - Aib Jb £ gg 
adlaig Gilhuuu - Aly bill ul anmnog Jb Hd lo Guiii9 Rugi Id ala Jlall poll Jelly sal og Toll ya - 
Jel. 


3. 469 —o Ja AI AN Gi 


cdi tangal ISI pa II Sonoolb SN Jaga 9 elsS9 € lo YAI satu Alay « ul Jd Ula buno 333 yoc "Tali g 
SI LL Ul gu Jia SSI Sonao ale Louao g1A9 3921 Jap Slead 43 Gosl dgan gl B9 M9 RA Ul up SI 
daa uls IS ade A39 dil Bg Sono 43 HS « ul janu dg S 83 LNG « uls ISS ade A83 ul SgJI Soul 

J3 gaul JA 93 Caps HS A3 log Sg ll yo CSI ting LS said! yo 1 SI Goal Huang Ul 3924 Jas 
429 39 Jdg Saic sg Ula Ul JEJI 38 a55u Jdg Sun 3 2 yo dodlb 355 99 Lowodl R59 3901 Ja9 Sdlowll 

IS yel dis SI 99 Jdg £ amal Al jisl yo d gal ul « ubwall soleo aj SAI Log Sob 955 arig HS Md MSi ale 

wlall» Ja3g salad! 989 Leiwlos Usaidll Gl 38 suka! « uli isl S5 log S il « old SI al sesali yo dog: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4290 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


xiogo ul Cai Jdg SSI Ika W wlutSoll G533 sale lg will Ill Jd sul3 Lg HS A59 98 lin pdl» Jas p543 
ole Ly log ee 9 sebatug as Olga yglayg sii la gag «ll Aa Ugaleiyg Usokus LI Use j4 yall 
Asia 0 ul Soal 00 da9 mal Jis Hg Cm SngalSi BALAI Up NIS Udall yo Kiss) agio ola aas3l 
Agisoll lol NG Jgloalk snisilll al hall Aclas 4 sal 02183 cex59 lisuao YS Ul3 A5dkol san al Use ad ang LlS 
Abal UI mad dan can! alan ala 3S Brass pelk SL naa, 


4. 80 —ao IN ah AYI H3 


IE BN dat AA da UNY ad Aa soal JAS Ay. pelaa SUS mal SALE al ye OS IL Ong pemill ya JL AA Cak ob Ul, JU 
AA Vagon Pl 01 Legi at Gil 0 yel la ya Si IS ee pekany Ale SI Iko Kai Gal JB dynaaa sal gp eng LL 3 Lele, 
SW3 ae Lag — AYI oa Sy — Ga Komp UE) Jis dale SG nyak Ja Sya SI Lg lal S3 Ai alm jam PS RM TAI 

(3 Ae) 03 ala Kah. 

5. 30 no poli ed pai jas 

Aitonla YG AAS Kaikima el giaa Alah jl Aha Iakian Ala Of j2 Ol akad dgis ST) laa lau pay Ki) ASI ya (Aa2 de Al Jl 
ASUYUN oya dan” La dd) dil sal Of akizel Ola JAS Call pala il kiss Of ya Bakaa Of SUN OS al Lag EN 0 SY el Pas 
MPI Ai Gg ya II Ia MA 3 V3 OS) Bol BUSUI, A2 AYU Raat Al al ANJI IU YASU Y Abel oa oa diakas olah dil, 
DE op yan y Tanam Amal. 

6. AL 209 ——a IN AA MM Aa a33 

eladYlg Bol JL euy Jla JI Lea sx sig lead Jia Cam! gd Tell ul sai BouiilU Laic caca ijo 43 (ISI lo) 
99 US laS GileS gl Gigi Iad Je 0 puC9 Ado ml 90 Lay galSyg Gudll aed KAN KAI 29142 dig droalS aglan ag KS 
Iga £ JbWb yabll Jlol JSI yo 989 3924 Y sll ade adl Jl lnislg Lasio ye will ASLI ole3 pw gl Ja Yojll 

us a31 yo NI LAS be Jis 48 yo Wlgio Iyl8I Klub asl s5 Ul 3924 98 - JB ul adl - ani ls KSB. Ugal 
IN Mena en Mon Ana en ak De Teten Ku ai 
slomll sil ag Us 8 BII gm 4 US « 059 sluo 4d R39 lo ding . ualdl Rao» GS agS liag yuosillg JI ds 
2S leluolis ale slab JUNI liar Y any» da8 gai UI Lusi Plallg Dll ale J3 Eli 3d JBS £ yo UX 
diodl 38 daay | lab 2gb 8 UII Sllo ul SL Asal 93 Obi JI Ul S9) lo Leiog » Adlwllg 0dLalI pake luiYl 
ole dis ale Wgbil log Jlwllg 0d ale Alya y0 se pgaill 9 dl Jl sglu alg ASloo BIS id S9 il 
Yg al Ulowill 0 AU islel dll akal 0 Onir LS ant le glby Yg doleo AU jilluul 389 cusll ale yo 3d Sl Juosill 
us ads ala J lelo39 el ade Lal Jlall 229 ala Ladl Ulaillg al. Bl jali 0s Ja39 DI . piwoll gidll ye Lu LSI 
JB9 All ade 0 213 la yo lgsio Sal any mba AI Lu 50 lc D4 ag Uc All lo gwill A05 SAI LAI ulas 

BiS Cndbol LIS TULSII 99 el 89 Sliall SI yo S3 0 3 bSIl Un WIL Jeitall lol Lb soo LuLell gal 
D9 Jas 49 Tawa 953 98 lusa ob 509 D uC9 bsll HD yu | lol Lsul JB9 239 Ulim cg lyic agak 

alug Ul9 Sono Ur ade all slog alel Jleig Gila Wlg Al yg due. 


1. 124 —ao CI 2 dd yL Abay 

Aly IG Sad SY el yg (A3 GAIB DG SNI Ak) NYI SESI If AL MSI 3 Gel Uh ag il Oya all) 
Oa AN oyad Rat Ai ) elang dala Is 1 Go Juy BIL colagily onsagil Ud sad Ol) Jl AI JB LS yaa SU Faja oraladk 
3 Olnatg by yel Tety god Tith Olamah Aas al cal 23 ole AA Ulia La JS) OLI de gta JS Till Gg Ju f Uelant 
IS JLN de AN ON mandi Slop (Oak! Ole yA ) dai AI oya (AI de yA) SLB 4 (SA OS) Ola ia Ay Aa 
JB ya dal as SI UB J, ajal 

2. 2 —mo ade sd padi jas 

MY SAS, 4 DASI JIE Y ga La JG Wol TP 4 DASI, Saka Hole pra SY catu | IP SI (LI HAL LAS LAU ES) 
dalyy Bg AG Ia Ga NIS (ISI yah ES Lan JBOT IP an. AYI ar SI can d Oky Ale LP le tel yg 
SS jl Bole AT Vla aa Ea JA SE SIS Je SU IE are HAL Aly bi SESI ya 2 AI AS 1 Kaall 
Alun pebag Y Lebat Cah 2 prj dedy Take UU Y Ant” La gain UV JISI Ter ya UNI. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4291 ) 


3. 176 — 169 —o GW ASI ALI ye ala 

JB Of II ed dp yag YUL La Gam ata de Sepi OS Luas jg bel kal 3 (CBU Ag 3 ALI 2 — 

CB PJ Gamad dong Lah Uillan 2S pelat olah 3 CAB Ol. penang Toro Ay Tono! BS ego GL are an la AS 1 Aa 
Ws Ale Bakag Olx MS 3 bojita Y Op JUH ella SN Sole Jt Y LL dy JO Olah aa YA ob sdh Of paman A13 Ot 
HA LP OLI Of lal. Mio Aale) BAJU Jl Ra USU oya Kon! Wale la ya pie UU Alb Lagis GA toryy. ella dl 
sg AAN 3 yan onath JII GE Ab (a33 6 OVYYN DUS Ala Ja pena ga RAI Gong #OLAYI deng Jake Ga 1 Bio BDG Ali pola 
Bala Jon Gt 0 jaka Aa Sasily Jan JA JS AN oya dil AP Kg pel JL GS il Jaan Jd LS LS La mara SUS OP Ad) Ola! 

OP ai Kama (Ai pama DUS Ol Y (AA) ya Gabe dil peksely 0 pl y gan gokil Jaya Lali UU dig B Aia aa UNI pa 
AI Any Jan DL 1 la la ah eka Bg Aa GAS JP paka ly Jalal! OLI lia Ja Sby Celalat AJB pelan! eldiYI Il ls on 
Oral onb3 DUA AI Uil3y idle, mall Ami at 

4. 388 —a AN adoly Gay “al 

Dp KL AYI Aesle Cia Ea dim nj gala La OSly pdl ap pal U Uang dion Joni OT Ol YI IS 1 gan denga GH Ilanaal 
ly La AS 3 at Ol Oli guat RSIN Gaby ab WS OI gt ad Alya Uya ep SU A yag N el ny) Anil el yan deler jl 
OlasYI Ilantaly Luk ol coylr sllu Cde Jai BU dil G3 gass UNY celah ya Ojlor SP Kala am OA ad GI els HS 
Tini gn DB Ui Gaal La OLI age OB LI OI lis ane GI Ilaial 3 Semak Smg La ya onia jl al Any JS Ai 
JA Gb de saus ya Ll 

Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP XXI SE JAWA-MADURA DALAM 


RANGKA PERINGATAN SATU ABAD PP. LIRBOYO 02 - 03 JUNI 2010. Sama dengan dokumen 
F0045. 


0223. Hukum Bermain "Game" di Facebook 
PERTANYAAN : 
Abdurrahim Al Fatih 


Ustadz yang Kami Muliakan.. Bagaimana Hukumnya Memainkan GAME yang ada di FB dsb. 
Syukron Katsir.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Hukum memainkannya MAKRUH selagi tidak ada unsur perjudian, tidak melalaikan sholat dan 
bermain bersama orang yang meyakini keharamannya, sama seperti halnya bermain catur, hanya 
saja para ulama lebih memandang positif terhadap permainan catur. 


MA ya pg KAN mera dai mual SAI GIA! DAA Sekaran OL JW ye IE Of eh Hee AN BLU, 
ABI Alai oya Pln La Lah Gali Allen La AI IU GA Kala! oya RE IP SSI rere, yA II Kainag 
Of AAA 3 Uley MAY Dabel Conan Lely Lain Jitis beban jl pion gg Romy ALAN Cold, KI Ane L JS, 
CA Orasi Oekataa La JS) Kan Vig SV Sl dor HL Lai Ula GS 


Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak 
menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan yang cermat dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4292 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


olah pikir yang benar, dalam permainan catur terdapat unsure penggunaan pikiran dan pengaturan 
strategi yang benar sedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi yang menyebabkan 
kebodohan dan kedunguan yang maksimal. 


Menurut Imam Rofi'i hukum dadu dan catur tersebut bisa di analogkan pada semua bentuk 
permainan dan segala hal dan segala hal yang berdasarkan hitung-hitungan dan pikiran seperti 
almingolat dan assijah (jenis permainan di arab) yakni permainan dengan membentuk garis dan 
lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang di lakukan dengan perhitungan tersendiri. Permainan 
semacam ini tidak haram, sedangkan semua jenis permainan yang berdasarkan spekulasi 
hukumnya haram. | Hasyiyah jamal “alaa alMinhaj X/749 |. 


33 2Xp tai IBU if erik ya de ba ad SU OP 01, Naga Lasmna Am) da Hi etdl AMI, 
S3 de JUNI WI oya A03 Helo La Jatay ad ly AE Alisa pa al ja JWLEYU Old. 
Bermain catur hukumnya makruh bila tidak disertai salah satu ketentuan berikut : 
n Disertai dengan harta dari kedua pemain atau salah satunya (karena berarti judi) 


" Keasyikan bermainnya tidak sampai meninggalkan sholat meskipun karena 
meninggalkannya karena unsur lupa, 


" Tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut 


Bila ada salah satu ketentuan di atas maka bermain catur menjadi haram. (Fath alMu'iin IV/285). 


0327. HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA 
PERTANYAAN : 


Memasang patung atau gambar yang bernyawa di dalam rumah pernah disinggung dalam Hadits 
Bukhori Muslim, bahwa "Orang-orang yang paling hebat siksanya di hari kiamat adalah orang- 
orang yang menggambar gambar-gambar (seperti ini)". Dan ada lagi hadits Bukhori Muslim yang 
lain. Juga dalam buku Muhammad Isa Dawud diterangkan, bahwa jin muslim sangat membenci 
kalau dalam rumah seorang muslim ada gambar yang bernyawa (foto) dan juga patung walaupun 
kecil, apalagi malaikat pasti juga sangat membencinya. Namun kenyataanya sekarang banyak 
sekali foto/gambar ulama' dipajang di rumah-rumah. Adakah hukum yang menghalalkan atau 
mengharamkan memasang gambar, baik gambar ulama' atau bukan? 


JAWABAN : 


Syeh Muhammad Alwi Al Maliki dalam kitab Majmu' Fatawa wa al Rosail menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dari gambar yang diharamkan itu adalah yang tiga dimensi yang memiliki bayang- 
bayang yang dimungkinkan bisa hidup dalam kodisi seperti itu bila ditiupkan ruh. |( Mbah Jenggot |. 


213 Flagy GIE | pat 


Lagi y Gala gg mnaony dolan gih JS 3 ES Of UKT yng Pawai Um Ugd Lb PBY ali ALS Ai pdl 3) yoo ola SLS Ul, 
Urg Su mal SINI SN da Pad IE LSJUI OLI Rao YI Hara 3 Lal Ala 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4293 ) 


0366. DI BALIK FAHAM LIBERAL 
Oleh Muhib Aman Aly 


Liberalisasi Pemusnah Islam Sekularisasi dan liberalisasi sampai saat ini terus belangsung dalam 
berbagai sisi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan pemikiran keagamaan. Kini setelah 30 
Tahun sejak dikampanyekan oleh Nurkholis Madjid, arus besar itu semakin sulit dekendalikan, dan 
berjalan semakin liar. Penyebaran paham “pluralisme agama”, "dekonstruksi agama”, 
“dekonstruksi kitab suci” dan sebagainya, kini justru berpusat dikampus-kampus dan organisasi 
Islam bahkan mulai merambah pesantren. Paham ini menusuk jantung dan merobohkan Islam dari 
pondasinya yang paling dasar. 


Akar Liberalisme 

Untuk menelurusi Islam Liberal, tidak bisa terlepas dari Sekularisasi Agama. Sekularisasi 
merupakan gagasan penting yang berasal dari kelompok Islam Liberal. Jika kita mencermati 
tulisan-tulisan mereka, kita akan mengetahui bahwa gagasan ini terus menerus diperjuangkan 
secara konsisten. Tidak diragukan lagi bahwa sekularisasi adalah gagasan yang berasal dari 
warisan sejarah perkembangan peradaban Barat. Hal ini dapat ditelusuri mulai abad pertengahan 
Barat ketika peradaban mereka ditandai dengan adanya dominasi gereja yang menghambat 
kemajuan penelitian ilmiah. Penyebabnya adalah Bible mengandung hal-hal yang bertentangan 
dengan akal. Harvey Cox (ahli teologi Kristen dari Harvard) membuka buku terkenalnya, The 
Secular City, dengan bab “The Biblical Source of Secularizatioan”, yang diawali kutipan pendapat 
teolog Jerman Friedrich Gogarten: "Bahwa sekularisasi adalah akibat logis dari dampak 
kepercayaan Bible terhadap sejarah”. 


Sekularisasi kata Harvey Cox, mengimplikasikan proses sejarah. Masyarakat perlu dibebaskan 
dari kontrol agama. Sekularisasi adalah pembebasan manusia dari asuhan agama dan metafisika, 
pengalihan perhatiannya dari dunia lain. Jadi, intinya sekularisasi adalah perkembangan yang 
membebaskan (liberal). Sekularisasi dibidang agama adalah penyingkiran nilai-nilai agama. 
Penganut paham sekuler menyatakan kebenaran adalah relativ. Tidak ada kebenaran yang 
mutlak. Manusia sekuler percaya bahwa "wahyu langit" dapat dipahami karena hal itu terjadi 
dalam sejarah yang dibentuk oleh kondisi sosial politik tertentu. 


Jadi sebenarnya, semua sistem nilai terbentuk oleh sejarah yang mengikuti ruang dan waktu 
tertentu. Sekularisasi akan menjadikan sejarah dan masa depan cukup terbuka untuk perubahan 
dan kemajuan karena manusia akan bebas membuat perubahan secara proaktif dalam proses 
evolusi (perubahan secara lambat). Dengan konsep ini manusia sekuler dapat tidak mengakui 
kebenaran Islam yang mutlak. Mereka akan menolak konsep-konsep Islam yang yang tetap 
(tsawabit) karena semua hal dianggap relatif. Sumber utama pemikiran ini apabila diurut akan 
berujung pada aliran Sufastha'iyyah (kaum sophist). Dalam agidah annasafi dinyatakan : 


Ad Uoaniuad UD Hiburan (4 lali, RU SUNYI ini 


"Semua hakikat segala perkara itu tsabit adanya, dan pengetahuan kita akan dia adalah yang 
sebenarnya kecuali menurut kaum sufastha'iyyah ". 


Salah satu golongan Sufastha'iyyah itu adalah golongan 'Indiyyah (Subyektifisme) yang menganut 
faham bahwa tidak ada kebenaran obyektif dalam ilmu. Semua ilmu adalah subyektif, dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4294 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kebenaran mengenai sesuatu hanyalah semata-mata pendapat seseorang. Maka kebenaran bagi 
mereka adalah segala yang berlaku di masyarakat dan bukan yang dikonsepkan dalam al-Gur'an. 


Liberalisasi Islam 

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa paham Islam liberal adalah paham yang 
membongkar kemapanan dalam ajaran Islam yang sudah baku. Setiap manusia mempunyai 
kewenangan dalam menilai baik dan buruk tanpa harus ada campur tangan siapapun. Paham ini 
sejalan dengan kaum Mu'tazilah. Ulil Abshar Abdallah, tokoh liberal, pimpinan JIL, secara tegas 
mengakui bahwa kaum liberalis adalah penerus aliran Mu'tazilah. Bahkan kalau kita melihat 
pemikiran-pemikirannya mereka justru melebihi aliran Mu'tazilah, mereka sudah jauh melampaui 
ayat-ayat al-@uran dan hadits. Isu-isu yang mereka lemparkan tidak hanya seputar, gender 
(peran wanita di ruang publik), pluralisme (kesetaraan semua agama), demokrasi, HAM, bahkan 
sudah berani menggugat ke-otentikan al-Gur'an. 


Secara umum ada tiga bidang penting dalam ajaran Islam yang menjadi sasaran liberalisasi, yaitu: 
(1) leberalisasi bidang agidah dengan penyebaran paham pluralisme agama, (2) liberalisasi bidang 
syari'ah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad, dan (3) liberalisasi konsep wahyu 
dengan melakukan dekonstruksi terhadap al-Gur'an. 


Liberalisasi Akidah Islam 

Liberalisasi agidah islam dilakukan dengan penyebaran paham “pluralisme agama”. Paham ini 
pada dasarnya menyatakan, bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju 
Tuhan yang sama. Jadi, menurut penganut paham ini, semua agama adalah jalan yang berbeda- 
beda menuju Tuhan yang sama. Atau mereka menyatakan, bahwa agama adalah persepsi relativ 
terhadap Tuhan yang mutlak, sehingga — karena kerelativannya — maka setiap pemeluk agama 
tidak boleh mengklaim atau meyakini, bahwa agamanya sendiri yang lebih benar atau lebih baik 
dari agama lain, atau mengklaim bahwa agamanya sendiri yang benar. 


Di majalah Gatra edisi 21 Desember 2002. Ulil Abshar mengatakan: "Semua agama sama, 
semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar ". Nuryamin Aini, dosen 
Fakultas Syari'ah UIN Jakarta mengatakan: “Tapi ketika saya mengatakan agama saya benar, 
saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa agama orang lain salah, apalagi kemudian 
menyalah-nyalahkan atau memaki-maki. 


Dalam buku Teologi Inklusif Cak Nur ditulis : Bangunan epistemologis teologi inklusif Cak Nur 
diawali dengan tafsiran al-Islam sebagai sikap pasrah kehadirat Tuhan. Kepasrahan ini, kata Cak 
Nur, menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah World view al-Guran, bahwa 
semua agama yang benar adalah al-Islam, yakni sikap pasrah diri kehadirat Tuhan. (AS 29:46). 
Selanjutnya dikatakan : “Dalam konteks inilah sikap pasrah menjadi kualifikasi signifikan pemikiran 
teologi inklusif Cak Nur”. Bukan saja kualifikasi seorang yang beragama Islam, tetapi “muslim” itu 
sendiri (secara generik) juga dapat menjadi kualifikasi bagi penganut agama lain, khususnya bagi 
penganut Kitab Suci baik Yahudi maupun Kristen. Maka konsekuensi secara teologis bahwa 
siapapun diantara kita — baik sebagai orang Islam, Kristen, Yahudi - yang benar-benar beriman 
kepada Tuhan dan hari kemudian serta berbuat kebaikan maka akan mendapat pahala di sisi 
Tuhan (AS.2:62, 5:69). Dengan kata lain sesuai firman Tuhan ini, terdapat jaminan teologi bagi 
umat beragama apapun “agama”-nya, untuk menerima pahala (surga) dari Tuhan. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4295 ) 


Sukidi, alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Ciputat, menulis di koran Jawa Pos (11/1/2004): “Dan 
konsekuensinya, ada banyak kebenaran dalam tradisi dan agama-agama. Nietzsche menegaskan 
adanya kebenaran tunggal dan justru bersikap afirmatif terhadap banyak kebenaran. Mahatma 
Gandhi pun seirama dengan mendeklarasikan bahwa semua agama baik Hinduisme, Budhisme, 
Yahudi, Kristen, Islam maupun lainnya adalah benar. Dan konsekuensinya kebenaran ada 
dimana-mana dan ditemukan pada semua agama. Agama-agama itu diibaratkan dalam nalar 
pluralisme Gandhi seperti pohon yang memiliki banyak cabang tapi berasal dari satu akar. Akar 
yang satu itulah yang menjadi asal dan orientasi agama-agama. Karena itu mari kita 
memproklamirkan kembali bahwa pluralisme agama sudah menjadi hukum tuhan (sunnatullah) 
yang tidak mungkin berubah, dan karena itu mustahil pula kita melawan dan menghindar. Sebagai 
muslim kita tidak punya jalan lain kecuali bersikap positif dan optimistis dalam menerima 
pluralisme agama sebagai hukum Tuhan. 


Pada kesempatan lain Ulil Abshar mengatakan: "Saya ini terlahir sebagai orang NU. Tetapi saya 
yakin seyakin-yakinnya bahwa keimanan saya seperti sekarang ini sudah tidak lagi memadai 
untuk dibungkus dalam sebuah label. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, keimanan saya 
bisa berinteraksi dengan keimanan orang-orang dari agama lain: bahkan Islampun sebagai 
sebuah 'label sosiologi' kerapkali tak memadai untuk menampung semangat lintas batas ini ". 


Prof.Dr. Abdul Munir Mulkan, dosen UIN Yogyakarta, menulis: “Jika semua agama memang benar 
sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri dari banyak pintu dan 
kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki 
surga ialah keikhlasan pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan 
ketakutan, tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. 


Penting diketahui oleh umat Islam, khususnya kalangan lembaga pendidikan Islam, bahwa hampir 
seluruh LSM dan proyek yang dibiyayai oleh LSM-LSM Barat, seperti The Asia Foundation, Ford 
Foundation, adalah mereka yang bergerak menyebarkan paham Pluralisme Agama. Ini bisa dilihat 
dalam artikel-ertikel yang diterbitkan oleh jurnal Tashwirul Afkar yang diterbitkan oleh Lakspedam 
PBNU (periode lalu) bekerjasama dengan Ford Foundation, dan Jurnal Tanwir yang diterbitkan 
oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah bekerjasama dengan The Asia 
Foundation. Mereka tidak menyebarkan paham ini secara asongan tetapi memiliki program yang 
sistematis untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang saat ini masih mereka anggap belum 
inklusif-pluralis. 


Sebagai contoh, Jurnal Tashwirul Afkar edisi No 11 tahun 2001, menulis laporan utama berjudul 
“Menuju Pendidikan Islam Pluralis”. Ditulis dalam Jurnal ini: “Filosofi pendidikian Islam yang hanya 
membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain mesti mendapat 
kritik untuk selanjutnya dilakukan reorientasi. Konsep iman-kafir, muslim-nonmuslim, dan baik- 
benar, yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang Islam terhadap agama lain, mesti 
dibongkar agar umat Islam tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan 
tidak ada jalan keselamatan”. 


Pluralisme dan Pluralitas 
Kemajemukan (pluralitas) adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dinafikan. Itu memang 
benar. Di dalamnya ada kaum pria dan wanita, tua dan muda, yang berkulit hitam dan putih, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4296 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan beragam agama dan kepercayaan. Demikian seterusnya. Akan tetapi, menarik garis lurus, 
bahwa kemajemukan itu identik dengan pluralisme, tentu merupakan kesalahan, kalau tidak mau 
dianggap penyesatan. Memang, pluralisme adalah paham yang berangkat dari konteks pluralitas. 
Akan tetapi, sebagai paham, pluralisme jelas berbeda dengan pluralitas (kemajemukan) itu 
sendiri. 


Dalam konteks pluralitas (kemajemukan), al-@uran bahkan telah menyatakannya dengan jelas, 
sebagai sebuah keniscayaan : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku- 
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Mengenal".(@S al-Hujurat: 49: 13). 


Pluralitas ini tidak hanya terjadi dalam konteks fisik, tetapi juga non-fisik. Banyaknya pandangan, 
aliran, paham, agama dan ideologi, misalnya, jelas merupakan kenyataan yang tidak dapat 
dilepaskan dari fenomena pluralitas di atas. 


Hanya saja, dalam konteks pluralitas yang pertama, ia umumnya dapat diterima sebagai 
keniscayaan, seperti apa adanya. Ini berbeda dengan konteks pluralitas yang kedua karena yang 
terakhir ini melibatkan pandangan, aliran, paham, agama, dan ideologi yang menjadi anutan. 
Dianut, karena diyakini oleh penganutnya benar. Nah, di sinilah kemudian muncul persoalan 
seputar klaim kebenaran, yang sering dilontarkan oleh kelompok liberal. Sebab, dalam bayangan 
mereka, kalau masing-masing penganut paham tersebut mengklaim dirinya benar, dan yang lain 
salah, pasti akan terjadi pemaksaan kebenaran yang dianutnya kepada orang lain: sesuatu yang - 
menurut bayangan mereka - akan menyebabkan hilangnya pluralitas dan kebebasan. Karena itu, 
untuk mencegah terjadinya hal itu, tidak boleh ada klaim kebenaran. Kebenaran harus direlatifkan. 
Dengan begitu, masing-masing pihak tidak akan merasa terancam dengan pihak lain, yang 
mengklaim benar. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya paham pluralisme, yang intinya 
menyatakan bahwa semua pandangan, aliran, paham, agama dan ideologi itu sama-sama benar. 
Mengapa semuanya harus disama-dudukkan dan disama-benarkan? Karena, menurut mereka, 
hanya dengan cara itulah pandangan, aliran, paham, agama, dan ideologi lain tidak akan saling 
merasa terancam. Dengan cara seperti itu pula, kehidupan yang plural bisa tetap dipertahankan 
dalam keharmonisan. Akan tetapi, apa memang demikian? 


Paham seperti itu justru utopis. Ia jelas mengingkari kebenaran yang diyakini oleh masing-masing 
penganut pandangan, aliran, paham, agama dan ideologi yang memang plural tersebut. Sebab, 
betapapun tolerannya penganut paham tertentu, dia tetap berkeyakinan, bahwa apa yang 
dianutnya adalah benar. Baginya, kebenaran yang dianutnya itu bukanlah klaim. Karena itu, orang 
Kristen, Hindu, atau yang lain pasti akan marah, kalau kebenaran yang mereka yakini itu dianggap 
klaim. Apa lagi kemudian masing-masing disuruh melakukan kompromi, dengan merelatifkan 
kebenaran yang mereka yakini, itu pasti tidak akan mereka terima. Itulah yang ditunjukkan oleh 
Magnis Suseno. Karena itu, dengan keras Magnis Suseno menolak pluralisme. Jadi, paham 
pluralisme dengan gagasan klaim kebenarannya itu jelas utopis, tidak membumi, dan justru 
bertentangan dengan fitrah keyakinan manusia. 


Dalam pandangan Islam, paham Pluralisme Agama ini jelas merupakan paham syirik modern, 
karena menganggap semua agama adalah benar. Keyakinan akan kebenaran Dinul Islam sebagai 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4297 ) 


satu-satunya agama yang benar dan diridloi Allah swt, adalah konsep yang sangat mendasar 
dalam Islam. Iman adalah kata lain dari tashdig, yakni kepercayaan yang mengakar kuat. Iman 
tidak mungkin berkumpul menjadi satu dengan keragu-raguan. 


Jika seorang muslim tidak boleh meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, 
dan agama lain adalah salah, maka kita bertanya-tanya, untuk apa ada konsep teologi Islam? Jika 
seorang tidak yakin dengan kebenaran yang dibawanya — karena semua kebenaran dianggapnya 
relativ — maka untuk apa ia berdakwah atau berada dalam organisasi dakwah? Untuk apa ia 
menyeru orang lain mengikuti kebenaran dan menjauhi kemungkaran, sedangkan ia sendiri tidak 
meyakini apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Pada akhirnya, golongan “ragu- 
ragu” akan “berdakwah” mengajak orang untuk bersikap “ragu-ragu” juga. Mereka sejatinya telah 
memilih satu jenis “keyakinan” baru, bahwa tidak ada agama yang benar atau semuanya benar. 


Liberalisasi Al-Gur'an 

Salah satu wacana yang berkembang pesat dalam tema liberalisasi Islam di Indonesia saat ini 
adalah tema “dekonstruksi Kitab suci”. Di kalangan Yahudi dan Kristen, fenomena ini sudah 
berkembang pesat. Kajian Biblical Criticism atau studi tentang kritik Bible dan kritik teks Bible telah 
berkembang pesat di Barat. 


Pesatnya studi kritis Bible ini telah mendorong kalangan Kristen-Yahudi untuk “melirik” al-@ur'an 
dan mengarahkan hal yang sama terhadap al-@uran. Pada tahun 1972, Alphonse Mingana, 
pendeta Kristen asal Irak dan guru besar di Universitas Brimingham Inggris, mengumumkan 
bahwa, “sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan kritik teks terhadap al-Guran sebagimana 
telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab suci Kristen 
yang berbahasa Yunani. 


Hampir satu abad yang lalu, para orientalis dalam bidang studi al-@uran bekerja keras untuk 
menunjukkan bahwa al-Guran adalah kitab bermasalah sebagaimana Bible. Mereka tidak pernah 
berhasil. Tapi anehnya, kini imbauan itu diikuti oleh banyak sarjana muslim sendiri. Sesuai paham 
pluralisme agama, maka semua agama harus didudukkan pada posisi yang sejajar, sederajat, 
tidak boleh ada yang mengklaim lebih tinggi, lebih benar, atau paling benar sendiri. Begitu juga 
dengan pemahaman tentang Kitab Suci. Tidak boleh ada kelompok yang mengklaim hanya kitab 
SUCI agamanya saja yang suci dan benar. 


Liberalisasi Islam tidak akan lengkap jika tidak menyentuh aspek kesucian al-@uran. Mereka 
berusaha keras meruntuhkan keyakinan kaum muslim, bahwa al-Guran adalah Kalamullah, 
bahwa al-Guran adalah satu-satunya Kitab Suci yang suci, bebas dari kesalahan. Meraka 
mengabaikan bukti-bukti al-@uran yang menjelaskan tentang otentitas al-Guran dan kekeliruan 
kitab-kitab agama lain. 


Ulil Abshar Abdallah, menulis di Harian Jawa Pos, 11 Januari 2004: "Tapi bagi saya, semua kitab 
suci adalah mukjizat.” . Taufik Adnan Amal, dosen Ulumul @uran di IAIN Makasar, menulis satu 
makalah berjudul “Edisi Kritis al-Guran”, yang isinya menyatakan: “Uraian dalam pragraf-pragraf 
berikut mencoba mengungkapkan secara ringkas proses pemantapan teks dan bacaan al-Gur'an, 
sembari menegaskan bahwa proses tersebut masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar, 
baik dalam ortografi teks maupun pemilihan bacaannya, yang kita warisi dalam mushaf tercetak 
dewasa ini. Karena itu, tulisan ini juga akan menggagas bagaimana menyelesaikan itu lewat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4298 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


suatau upaya penyuntingan Edisi Kritis al-@ur an”. Taufik berusaha meyakinkan, bahwa al-@uran 
saat ini masih bermasalah, tidak kritis, sehingga perlu diedit lagi. Dosen itupun menulis sebuah 
buku serius berjudul "Rekonstruksi sejarah al-Guran” yang meragukan keabsahan dan 
kesempurnaan Mushaf Utsmani. Penulis buku ini mencoba meyakinkan bahwa Mushaf Utsmani 
masih bermasalah, dan tidak layak disucikan. 


Aktivis Islam Liberal, Dr.Luthfi Assyaukanie juga berusaha membongkar konsep dasar Islam 
tentang al-@uran, dia menulis: "Sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa al-@uran dari 
halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun maknanya (ma'nan). Kaum 
muslim juga meyakini bahwa al-@uran yang mereka lihat dan baca hari ini adalah persis seperti 
yang ada pada masa Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam. Keyakinan semacam itu 
sungguh lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh 
para ulama sebagi bagian dari formulasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah penulisan al- 
Guran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang delicate (rumit) dan tidak sunyi 
dari perdebatan, pertentangan, intrik (tipu daya), dan rekayasa”. 


Sumanto al-Gurthubhy, alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Semarang berkata: “Al-@uran adalah 
perangkap bangsa @uraisy”. Lebih mengerikan lagi, Sumanto secara terang-terangan 
menyatakan, bahwa al-@uran adalah karangan Muhammad. Dia menulis: “Dengan demikian, 
wahyu sebetulnya ada dua: “wahyu verbal” (“wahyu eksplisit” dalam bentuk redaksional bikinan 
Muhammad) dan “wahyu non verbal” (“wahyu implisit” berupa konteks sosial waktu itu). 


Nasr Hamid Abu Zaid, tokoh senior liberal, menyatakan bahwa, posisi Nabi Muhammad SAW, 
sebagai semacam pengarang al-@ur'an. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Ummiy (tidak 
bisa baca tullis), bukanlah penerima wahyu pasif, tetapi mengolah redaksi al-Guran, sesuai 
dengan kondisinya sebagai manusia biasa, setelah al-@ur'an disampaikan oleh Rasulullah SAW 
kepada umatnya, maka telah berubah menjadi teks Insani bukan teks Ilahi yang suci dan sakral. 
Cara yang lebih halus dan tampak akademis dalam menyerang al-Guran juga dilakukan dengan 
mengembangkan studi kritik al-Guran dan studi hermeneutika di Perguruan Tinggi Islam. Padahal 
metode ini jelas berbeda dengan ilmu tafsir dan bersifat dekonstruktif terhadap al-@uran dan 
syari'at Islam. 


Liberalisasi Syari'at Islam 

Inilah aspek liberalisasi yang paling banyak muncul dan menjadi pembahasan dalam bidang 
liberalisasi Islam. Hukum-hukum Islam yang sudah pasti, dibongkar dan dibuat hukum baru yang 
dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti disebutkan oleh Dr. Greg Barton, salah 
satu program liberalisasi Islam di Indonesia adalah “kontekstualisasi ijtihad”. Para tokoh liberal 
biasanya memang menggunakan metode “kontekstualisasi” sebagai salah satu mekanisme dalam 
hukum Islam. Salah satu hukum Islam yang banyak dijadikan obyek liberalisasi adalah hukum 
dalam bidang keluarga, Misalnya, dalam masalah perkawinan antar agama, khususnya antara 
wanita muslimah dan non muslim. 


Di harian Kompas, Senin 18 November 2002, di artikel yang berjudul "Meneyegarkan Kembali 
Pemahaman Islam", Ulil Abshar menulis : "Kita harus bisa membedakan mana ajaran Islam yang 
merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak ". Selanjutnya pada dua alinea berikutnya 
ia melanjutkan: " Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab misalnya, tidak 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4299 | 


usah diikuti. Contoh soal jilbab, potong tangan, gishash, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, 
karena hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab ". Pada baigian lain dia menulis: "Larangan 
kawin beda agama, dalam hal ini perempuan Muslimah dan lelaki non Muslim, sudah tidak relevan 
lagi ". 


Dalam buku Figh Lintas agama ditulis: "Soal pernikahan laki-laki non muslim dengan wanita 
muslimah merupakan wilayah ijtihad dan terikat konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah 
Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan 
antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum Islam 
lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita 
muslimah boleh menikah dengan laki-laki non muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih 
luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya. 


Nuryamin Aini, dosen Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, menulis: “Maka dari itu, kita perlu 
meruntuhkan mitos figh yang mendasari larangan bagi perempuan muslimah untuk menikah 
dengan laki-laki non muslim. Isu yang paling mendasar dari larangan pernikahan beda agama 
adalah masalah sosial politik. Hanya saja, ketika yang berkembang kemudian adalah logika 
agama, maka konteks sosial-politik munculnya larangan pernikahan beda agama itu menjadi 
tenggelam oleh hegemoni cara berpikir teologis”. 


Bahkan lebih dari itu, Dr. Zainun Kamal, dosen UIN Jakarta, kini tercatat sebagai "penghulu 
swasta" yang menikahkan puluhan bahkan sudah ratusan pasangan beda agama. Apabila hukum- 
hukum yang pasti sudah dirombak sedemikian rupa, maka terbukalah pintu membongkar seluruh 
sistem nilai dan hukum dalam Islam. Muhidin M. Dahlan misalnya, aktivis dari IAIN Yogyakarta, 
pengagum berat Pramudya ini menulis buku memoar berjudul “Tuhan Izinkan Aku Menjadi 
Pelacur” . Dia menulis: “Pernikahan yang dikatakan sebagai pembirokrasian seks ini, tak lain tak 
bukan adalah lembaga yang berisi tong-tong sampah penampung sperma yang secara anarkis 
telah membelah-belah manusia dengan klaim-klaim yang sangat menyakitkan. Istilah pelacur anak 
haram pun muncul dari rezim ini. Perempuan yang melakukan seks diluar lembaga ini dengan 
sangat kejam diposisikan sebagai perempuan yang sangat hina, tuna, lacur, dan tidak pantas 
menyandang harga diri. Padahal apa bedanya pelacur dengan perempuan yang berstatus sebagai 
istri ? Posisinya sama. Mereka adalah penikmat dan pelayan seks laki-laki. Seks akan tetap 
bernama seks meski dilakukan dengan satu atau banyak orang. Tidak, pernikahan adalah konsep 
aneh, dan menurutku mengerikan untuk bisa kupercaya.” 


Dari Fakultas Syari'ah IAIN Semarang, bahkan muncul gerakan legalisasi perkawinan 
homoseksual. Mereka menerbitkan buku berjudul: Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi 
dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual. Buku ini adalah kumpulan artikel di jurnal justisia 
Fakultas Syari'ah IAIN Semarang edisi 25, Th XI, 2004. dalam buku ini ditulis: “Hanya orang 
primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagi sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi 
kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. 
Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil 
bahkan kebablasan.” 


Dr.Luthfi Assyaukanie, petinggi JIL berkata: "Saya pribadi menganggap bahwa konsep syari'at 
Islam tidak ada. Itu adalah karangan orang-orang yang datang belakangan yang memiliki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4300 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


idealisasi yang berlebihan terhadap Islam ". 


Penutup 

Bahaya ancaman pemikiran liberal saat ini sudah amat sangat menghawatirkan. Lembaga- 
lembaga pendidikan Islam tidak luput dari ancaman bahaya ini. Di fakultas Ushuluddin UIN Sunan 
Gunung Jati Bandung misalnya, pada hari jum'at 27 September 2004, mahasiswa baru disambut 
dengan slogan "Selamat bergabung di area bebas Tuhan". Presiden Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ) Agidah Filsafat bahkan mengajak para mahasiswa baru, sambil mengepalkan 
tangan, berteriak "Kita dzikir bersama! Anjing-hu Akbar!". 


Yang sedikit menggembirakan, salah satu keputusan Muktamar NU ke XXXI di Asrama Haji 
Donohudan Solo Desember 2004 lalu, telah mengeluarkan tausihiyah (rekomendasi) membasmi 
wacana liberalisme di tubuh NU, serta menolak metode tafsir Hermeneutika. Isi rekomendasi 
PBNU itu sendiri pada intinya menghimbau seluruh warga NU agar menolak ide-ide Islam Liberal 
dengan segala variannya, dan kembali kepada bangunan akidah NU ala Ahlussunnah wal 
jama'ah. Wallohul Muwaffig ila Agwamit Thorig.. 


0512. LAIN-LAIN : Hukum KB 
Hukum KB (keluarga berencana), baik dengan suntik, pil atau spiral : 


" Bila niatnya MENGATUR jarak kelahiran, maka boleh. Apalagi kalau tujuannya agar 
pendidikan anak- anaknya menjadi lebih ter-arah. 


" Bila niatnya MEMUTUSKAN/MENGHENTIKAN kelahiran, maka hukumnya harom, terkecuali 
ada udzur syari, misalnya kata dokter yang ahli lagi adil, ada masalah besar yang 
membahayakan jiwanya jika mengandung. 


Keterangan dari Nash kitab “Syargowi" II/ 332 : 


AA sha Lusireel J A sila 13) AA) PA 389 aj AN ly silaxa 3J anlara AAS IX 33 Je sg) lu Slu 
Ind y SS pad sah Sp kawal 


0513. Memasang Behel (Kawat Gigi) 
PERTANYAAN : 
Hilman Sii Brandonaizerr 


Para ustadz sya mau tanya, Bagaimna hukumnya kalau Laki-laki memakai BEHEL ?? mohon 
peNjelasannya ustadz.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Hukumnya tidak Boleh kang... 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4301 ) 


ag dgyadkly DOS JO oyad elang dal Al lan MY pig) Oli gai y pati Joy 03 
| Hawaasyil Madaaniyyah 11/59 |. 


4339. HUKUM PASANG GIGI PALSU DAN HUKUM 
MENCABUT GIGI EMAS MAYIT 
PERTANYAAN : 


2 Coco Soed 

Assalamualaikum. Pertanyaan : 

1. Apa hukumnya menambal gigi berlubang atau mengganti gigi yang dicabut ? 

2. Kita tidak tahu bahan apakah yang digunakan untuk menambal gigi yang berlubang atau 
pengganti gigi yang dicabut, apakah dari sejenis besi atau bahkan dari gigi asli, jika dari gigi asli 
(tulang) najis atau tidak ? 

3. Bagaimana jika orang tersebut meninggal dunia, apakah wajib mencabut gigi yang di ganti atau 
tidak ? Mohon pencerahanya para ustadz & ustadzah. Syukron. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikumussalaam 
1. Boleh. 
2. Boleh pakai besi pake emas juga kagak apa apa dg syarat ada hajat itu juga kalau ada 
fulusnye ..... 
Referensi : 
| | 0 NOV ye il OM ll, 
RAI gl 39248 Laga Rasiy NX Coy Ka Ol Mill Sos WS Isl SI owl 1 mal ad j5 VX 
HD yo Lim LiSo. 


Hal hal yang diperbolehkan menggunakan emas, salah satu diantaranya adalah untuk menambal 
gigi / sebagai gigi palsu, artinya apabila ada gigi yang tanggal atau rusak sekira tidak bisa dipakai 
maka diperbolehkan menambalnya / menggantinya dengan gigi dari emas. (Tagrirotus Sadidah | / 
3571. 


3. Kalau giginya emas maka : 

Seandainya susah (bisa dicabut namun dengan melukai gusi mayit) maka tidak boleh (haram) 
mencabutnya untuk menjaga kehormatan mayit. Jika gampang dicabut maka dicabut dan menjadi 
warisan bagi ahli warisnya. Sebagaimana yang di fatwakan oleh Al-'Allamah Al-Habib "Umar Bin 

Hafidz, Nomer fatwa yang ke 124 : 
C ago LX Lal al call Ad yo dd « ulw dl & 3 Uu Jd 
lis old Sl yo LS 99 » 0 Jlollg Jlo WN Gol ls Woo Lal Ad 3 io g2 gal dmdll lw 
deal US OB eyuS S3 Sila YS Ls « US Ja Will Loc vi US wo 293 mi UL “as 
ai JS uls. ssuw Call Gus 5954 X9 cus 9gS CuOll poIDY VX A20 IN Jh 3 9y 
Boy va US 5 Dai Ooo Tb 3 Ul yo SM Hiu Ul 09 uo9 Will 25. 
al NG en gd Hall aull US II9 sp. JS sllo dio HS Ugal! Ha Ul Ul yg Bus slh 939 
Eomal log spt SN UlwiAl elo Lsusl log waiolll 45 gag JS ella ga 4 Wa JS dll JJ all NI 
dyaS ay Wil 3 aliso pko ulwNI sial Isl9 «Sg yui ya dasllo dual bl ds 9g Tau lal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4302 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IL Sesal Bln OA 93 Alb Lo soal IS ag lal Setu ul wall cile Loud Olgw ella slall ,lo9 
sasi ci ob Ng ceng las 33 awt lagad gl Klo MSI li 0 And 493 lo si susu ldusd 8,3 
del all 9 wuall do J3 A5 39 Ls US 9) Cwall 


Link diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/946928151996660 
https://m.facebook.com/notes//982828251739983/ 


0539. Pria Ganti Kelamin dan Melahirkan ? 


PERTANYAAN : 
Moes Poetra Biroe 
PRIA HAMIL MELAHIRKAN ANAK KEDUA. 


Thomas Betie rupnya ktghan miahirkan, pria amerika srkat itu hamil Ig' dan mmiki momongan, 
betie adalah pria transgender prtma di dunia yang bisa mgandung dan melahirkan, keputusan 
diambil betie mgingat sag istri tidak lagi mampu mmbrikan ktrunan biologis karenaa telah mglmi 
hysterectomy, agr bsa hamil betie mndapatkn inseminasi spema dari pendonor, pria transgender 
bisa hamil karena dia memiliki organ tubuh yang sama dengan wanita, pertanyaan seandainya 
kejadian ini di alami pria muslim apakah ia masih berstatus pria? Bagaimana klaau haid, batalkah 
wudlunya jika menyentuh pria lain? Dan seterusnya. .. 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Waalaikumsalam wr wb. TIDAK BATAL 

2893 Jlsull ey 232 Ma Bosan Alba 3 aamd JS) ilsal Jb Gan al NS Un as: Gb Sala 
s9 Jadi Se amil hal) « ub du AJ Ula lalg JSI Jo 3910 dll H9 Ro si duo BISU - Los 
mol satu Isis UE JS well 29 Bl 8 JW Ad S0 sesi Kaul JluS Y Jaga dam US LI 
Ea). 

Ada pertanyaan “Kalau ada seseorang menyerupai perempuan atau seorang lelaki di rubah 
menjadi perempuan apakah membatalkan wudhu bagi lelaki lain saat menyentuhnya ? 
Jawabannya : TIDAK BATAL secara pasti karena (dirubah bagaimanapun) kesejatian dirinya tidak 
bisa diganti yang dapat ditanggalkan hanyalah satu bentuk pada bentuk lain sedang sifat 
kelelakiannya (bisa saja) masih ada andaikan sifatnya pun juga berubah tetap saja tidak 
membatalkan wudhu. | Hasyiyah Bujairomi Alaa Al-Khootib 11/211 J. 


0544. Hukum Sulap dan Menontonnya 


PERTANYAAN : 
Ibnu Zainulmutagin 


Apa hukumnya main sulap, boleh atau tidak ?? dan apa hukumnya orang yang nonton main sulap, 
berdosa atau tidak ?? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Mohon koreksinya. Bila menimbulkan kerugian hukumnya haram, bila tidak, Ulama berbeda 
pendapat. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4303 ) 


JA 4 kyai Gg FitalaU AI Ti Kia AI Hj Lay Koma oya Jab Ya GAN 1 JP) 
Baba Kia le ES oa 3, 

Permainan sulap adalah bentuk permainan yang dapat menampakkan hal-hal mengagumkan 
dengan memakai sarana alat-alat tertentu dan kecepatan tangan , sebagai media untuk 
memudahkan penjualan obat-obatan, dan bebatuan. Bila menimbulkan kerugian (kerusakan), 


Ulama berbeda pendapat dalam hukum keharamannya. | Syarh bahjah wardiyyah juz XVII hal. 
350 |. 


0553. HUKUM IMUNISASI BAYI 


PERTANYAAN : 

Farida Sya'bani 

Assalamu'alaikum... Mohon pencerahan.... Bagaimana hukum nya imunisasi pada bayi....?? Ada 
kabar dalam vaksin ada yang mengandung babi... Terus di antara poro kyiai ini, ada yang g imun 
9...? Rak nggih tetep sehat to...?? 


JAWABAN : 
Raden Mas LeyehLeyeh 
Saya copas ta'bir yang ditulis Yai Masaji berikut ini, saya tidak tau takbir ini cocok apa enggak : 


Oya IYA Ah Ali GR Kl da 3 BS IS Eaey BI API gag (Rea AI 
AI ya Se SY y—AI JAYA las AU Al Wi UI AU, Ju VI Io —& 

B3 Tae—h ei—akia ay O—p JAS JA MS M3 LOLA II YY HI—— AN 
i—abil dlap ppi gal reny ap ae Ala El GI, 202 AS de 0 — Lely 
CA eh 03 LS ye Ji—ag jln IU RSA ja Kit plan Mala AI Gan Obor Say 27— 

. p— 


(| FAEDAH PENTING J Sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci kemudian kuat dugaan menjadi 
najis karena bercampur dengan sesuatu yang najis maka dalam hal ini terdapat dua pendapat 
yang terkenal. Pendapat yang lebih unggul adalah bahwa itu suci berdasarkan keasliannya yang 
telah meyakinkan dank arena lebih kuat ketimbang sekedar dugaan yang bisa berubah-ubah 
dengan perubahan waktu dan tempat, demikian ini seperti Khammar dan Jukh (sejenis kain 
sutera). Dalam al-Mugni disebutkan bahwa Ibn Shalah pernah ditanya tentang jukh yang popular 
dalam omongan orang banyak bahwa didalamnya mengandung lemak babi, Ibn Shalah menjawab 
“Ia tidak bisa dihukumi najis sampai kenajisannya benar-benar menjadi nyata. | Hamisy Iaanah at- 
Thoolibiin 1/104 |. 

Jadi kalau dah JELAS BABI ya HARAM, 


Chabib Musthofa 

Yang mengandung babi itu yang buat polio. silahkan dicari di http://www.mui.or.id/ 

Silahkan ke TKP : http://imunisasihalal.wordpress.com/2008/03/13/wawancara-dengan-mui- 
vaksin-haram-tapi-boleh-karena-darurat. 


Dewi Rosita 
Saya pernah dengar masalah ini.,.....ip kalau memang benar haram maka MUI pun tak akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 430a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tinggal diam,tp yang jelas MUI menghalalkan.......saya juga seorang ibu baru anak saya masih 
balit tetapi untuk kehati hatian saya tidak memberikan vaksin imunisasi 

Menurut MUI, vaksin (polio) itu haram karena mengandung tripsin babi tapi diperbolehkan sebab 
darurat. Karena smp saat ini belum ada pengganti itu (vaksin). Kalau ada penggantinya tentu kami 
(MUI) melarang keras. MUI memperbolehkan bukan be...rarti menghalalkan. Haram tetap haram 
tapi diperbolehkan karena darurat. 


Rahmat Syaifuddin 
Imunisasi merupakan konspirasi Yahudi....... sebaiknya jangan !!! kembali sehat ala Rasulullah 


Apa Kata Para Ilmuwan Tentang Vaksinasi ? 
"Satu-satunya vaksin yang aman adalah vaksin yang tidak pernah digunakan." 


- Dr. James R. Shannon, mantan direktur Institusi Kesehatan Nasional Amerika. 


"Vaksin menipu tubuh supaya tidak lagi menimbulkan reaksi radang. 
Sehingga vaksin mengubah fungsi pencegahan sistem imun." 


- Dr. Richard Moskowitz, Harvard University. 


"Kanker pada dasarnya tidak dikenal sebelum kewajiban vaksinasi cacar mulai diperkenalkan. 


Saya telah menghadapi 200 kasus kanker, dan tak seorang pun dari mereka yang terkena kanker 
tidak mendapatkan vaksinasi sebelumnya." 


- Dr. W.B. Clarke, peneliti kanker Inggris. 
"Ketika vaksin dinyatakan aman, keamanannya adalah istilah relatif yang tidak dapat diartikan 
secara umum". 


- dr. Harris Coulter, pakar vaksin internasional. 


"Kasus polio meningkat secara cepat sejak vaksin dijalankan. 


Pada tahun 1957-1958 peningkatan sebesar 5095, dan tahun 1958-1959 peningkatan menjadi 
80Yo." 


- Dr. Bernard Greenberg, dalam sidang kongres AS tahun 1962. 


"Sebelum vaksinasi besar besaran 50 tahun yang lalu, di negara itu (Amerika) tidak terdapat 
wabah kanker, penyakit autoimun, dan kasus autisme." 


- Neil Z. Miller, peneliti vaksin internasional. 


"Vaksin bertanggung jawab terhadap peningkatan jumlah anak-anak dan orang dewasa yang 
mengalami gangguan sistem imun dan syarat, hiperaktif, kelemahan daya ingat, asma, sindrom 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4305 


keletihan kronis, lupus, 

artritis reumatiod, sklerosis multiple, dan bahkan epilepsi. 

Bahkan AIDS yang tidak pernah dikenal dua dekade lalu, 

menjadi wabah di seluruh dunia saat ini." 

- Barbara Loe Fisher, Presiden Pusat Informasi Vaksin Nasional Amerika. 

"Tak masuk akal memikirkan bahwa anda bisa menyuntikkan nanah ke dalam tubuh anak kecil 
dan dengan proses tertentu akan meningkatkan kesehatan. 

Tubuh punya cara pertahanan tersendiri yang tergantung pada vitalitas saat itu. 

Jika dalam kondisi fit, tubuh akan mampu melawan semua infeksi, 

dan jika kondisinya sedang menurun, tidak akan mampu. 


Dan Anda tidak dapat mengubah kebugaran tubuh menjadi lebih baik dengan memasukkan racun 
apapun juga ke dalamnya." 


- Dr. William Hay, dalam buku "Immunisation : The Reality behind the Myth". 


Dan masih banyak lagi pendapat ilmuwan yang lainnya 


Rony Dytra Tengoku @ syukurlah kalau sudah diusahakan ame MUI, tetapi masyrakat hrs 
mndesak & mngontrol, sudah smp sejauh mana usahanya ? karena sudah brpuluh thn vaksin 
polio di berikn kepada bayi2 di indonesia. Apa msh prlu wktu lama Igi usahanya ? Sama seperti 
mngumumkan merk susu bayi yang terinfeksi virus entrobacter sakazaki. Ga tau btuh brp Im lagi 
(hny) wktu yang dprlukan untuk mngumumkannya aja. 


SPECISAL TENGS FOR INDONESIAN GOVERMENT 
Rony Dytra 


Klemahan masyarakat indonesia yang mayoritas muslim, hny pada sbuah prtnyaan apakah ada 
unsur babinya atau tidak ? Pdhl Allah swt dan NabiNYA mngajarkan hal yang haram tidak dapat 
mjd obat dan mih mjd pnyakit. Dan yang jrg ditanyakan : efek lain dari pene...rapan vaksin itu 
apa ? karena jika sseorg sllu mgkonsumsi zat berbahaya bgi tubuh, belasan thn bru tau akibat 
yang tmbul. Ingatlah kasus vaksin untuk flu burung yang di gugat habis2 oleh menkes saat itu. 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb. Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim di PP. Al Usymuni Sumenep Juli 
2009 : 


Deskripsi : Program pemerintah berupa Imunisasi balita dan vaksin haji yang disinyalir oleh 
masyarakat ada bahan yang mengandung unsur babi (kami juga... belum mengetahui secara 
medis). Imunisasi bayi dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi agar tidak rentan penyakit dan 
dibutuhkan oleh jama'ah haji untuk melindungi dari virus yang mungkin dapat tertular. (PCNU Kab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4306 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mojokerto) 


Pertanyaan : Bagaimana hukum Imunisasi bagi balita dan vaksin bagi jamaah haji sebagaimana 
deskripsi di atas? 


Jawaban : Sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia terhadap vaksin Mencevax ACWY nomor bets A73CA24SA (produk 
lama) dan nomor bets A83CA063B56 (produk baru) yang menyatakan bahwa DNA babi tidak 
terdeteksi pada kedua contoh vaksin tersebut, maka hukum penggunaan vaksin bagi jamah haji 
adalah boleh. 


Catatan: Tentang kecurigaan adanya keterlibatan enzim babi dalam salah satu bagian dari bahan 
pembuatan vaksin, mengharap kepada pemerintah agar dapat memproduksi vaksin sendiri, dari 
bahan yang tidak menimbulkan keresahan. 


Dasar Keputusan : 


(BE 37 9g ey 
OS US pig BAU Kl yel g SIA, Cedlg siy pl SUSg Ppt IDE VI JD yeb td no Y Ab JS 
Ay 2 measali AP ang WS Cola Sela wita! (Lado) Bete! BI PI BY! (ly) PLS) Hall 
(Pr Abg BNN Gb SK. BA Sg Sy Al ani AB JB R3 Jl UT ogby cra pal ol Lir A01) 
aah 3 dal al Tas 
Sa en ai 
Tata PS, Sena Pan oa WS pu) 
PG dal Ada jdi Ne pa 
AA ANN NN NAN PLAN PAN Sen KENA NN: 
Sel Jai Aly ad Urin GI Solar Rony, mi Je, dlu 
Sumber : http://solusinahdliyin.net/sehat/114-imunisasi-dalam-pandangan-figh.html 
0603. KOSMETIK YANG MENGANDUNG HUMAN 
PLACENTONE EXTRACT 


PERTANYAAN : 
Tengoku Shojo 

a & Ta Ke udi 
Mau tanya...gimana hukumnya pake kosmetik yang mengandung "human placentone extract" atau 


ekstrak plasenta manusia ? terima kasih bwt jawabannya. Ini memang sebenarnya dah banyak 
produknya, terutama buatt produk2 pemutih tubuh atau muka :D 


Di situ ada ingredientsnya : human placentone extract atau ekstrak plasenta ( ari-ari ) manusia.. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4307 ) 


saya sendiri tidak tau, apakah itu ari2 dari janin yang digugurkan atau sudah dilahirkan.. Dalam 
dunia kedokteran, plasenta bisa sebagai stem cell (sel punca) yang bisa membuat sel2 pengganti 
di tubuh saat kita sakit..makanya,ada bank sel plasenta di singapura, misalnya.. 


Tapi saya tidak tau klu bagaimana hukumnya sel-sel plasenta ni di ekstrak dan dibuat sbgi bahan 
kosmetik dengan dalih memutihkan kulit,pengganti kosmetik2 yang mengandung merkuri 
(alasannya sih begitu), selain juga katanya,klaim nya bisa menghaluskan kulit. Itu sedikit faktanya 
aja..tp aku tidak tau hkumnya gimana..jd,buat teman-teman yang tau, mohon jawabannya.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam, 

TA AN SAN pa PN gb ak 

Sai yaa. 

Dan tidak boleh memotong anggota badan yang dihormati dari orang lain, tanpa ada perbedaan 
pendapat. Dan tidak boleh orang lain memotong sesuatu dari anggota-anggota badannya untuk 
diberikan kepada orang yang sangat memerlukannya, tanpa ada perbedaan pendapat. Imam 


Haromain dan pendukung madzhab Syafi'i menjelaskannya. | Kitab Al Majmu' Syarah Al- 
Muhadzdzab juz 9 halaman 45 |. 


BS Ken UB HAN 5 SI pl aan 3 (op) em S7 jan Sl Ga pa). 
(Dan haram memotongnya) yaitu sebagian dari dirinya (untuk orang lain) meskipun orang lain 


tersebut sangat memerlukannya, selain orang lain tersebut bukan nabi. Jika nabi, wajib 
memotongnya untuk beliau. | Kitab Nihayatul Muhtaj Syaroh Al-Minhaj juz 8 halaman 163 |. 


ya San dh AYI Upah DIISI 5 pr d SPI aa dai PI 2 PI PE latah! Kabhi Ul Heo ya jd 3 

JI ap Yg . 
Dan ibarat dari Al-Barmawi adalah sebagai berikut: Adapun ari-ari yang dinamakan tembuni maka 
adalah seperti badan, karena dia dipotong dari anak yang lahir, maka dia adalah bagian dari anak. 
Dan ari-ari yang janin berada di dalamnya (tempat janin dalam kandungan). Maka dia bukan 


bagian dari ibu dan bukan pula bagian dari anak. | Hasyiyah Asy Seikh Sulaiman Al-Jamal Syarah 
Al-Minhaj juz 2 halaman 190 |. 


Tail BUY RAI II mual ya Alia OLI pak PES! Lek 33£ Ja (B9 dlam) 
AN ya Ay TNI DP USYI md SAI JI Rem 2g sll OLI OLI Get LL OS Oly PI (AA 
CL) IBU Cal Romlah Raya YI ya tekan Dang Le Sl SGP ISI gnomlly pp Sada jar leleh uya Ar 3 JI 
Jae Lag aa mad Bag plg Ulah Ag SAI je cpalk p USYI de Sidgia Ap Aloe BUSI Ol SSL (lal Kaali 
He 3, TP UG Ss 

Kesimpulan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli figih : 


1. Haram hukumnya, karena bagian tubuh manusia tidak boleh dimanfaatkan selaras dengan 
prinsip penghormatan kepada karomah insaniyyah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4308 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Menurut para ahli fikih dari madzhab Hambali diperbolehkan, karena bisa diambil manfaat oleh 
sesama manusia, seperti kulit badan manusia karena kondisi darurat. 


3. Khusus penggunaan plasenta (al-masyimah) setelah terlepas dari rahim dan bayinya, boleh 
dimanfaatkan karena bukan lagi berstatus sebagai bagian manusia dan tanpa dimanfaatkanpun 
pasti hancur (mustahlak). 


1860. HUKUM MENGKONSUNSI OBAT YANG BERBAHAN 
DASAR PLASENTA 


PERTANYAAN : 
Ummi Kultsum 


Assalamu'alaikum..ust yai.kang mbk maaf ummi mau nanya nih,apa hukum'y stem cells..?? 
pengobatan dengan plasenta, sebelumnya terima kasih. 


JAWABAN : 
2 Nur Hasyim S. Anam 


Lihat Bahtsul Masaail PP Nurul Hudaa Malang tentang Bagian Tubuh Manusia Sebagai Bahan 
Obat : 


Hormon progesteron yang menjadi bahan utama obat penunda haid (menstruasi) agar tercipta 
kesucian semu, ternyata bahan dasarnya adalah hormon yang diproduksi placenta (ari-ari/duluran 
bayi). Perusahan farmasi di negeri RRC juga memproduksi obat anti asma dengan bahan 
tersebut. Bagaimana hukum memproduksi obat-obatan dengan mengambil bahan dari bagian 
tubuh manusia yang telah terlepas dari badan manusia? 


Jawaban : Bahan produksi obat dengan mengambil bahan dari bagian tubuh manusia yang 

terlepas dari bagian tubuhnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli figih : 

1. Haram hukumnya, karena bagian tubuh manusia tidak boleh dimanfaatkan selaras dengan 
prinsip penghormatan kepada karomah insaniyyah. 

2. Menurut para ahli fikih dari madzhab Hambali diperbolehkan, karena bisa diambil manfaat oleh 
sesama manusia, seperti kulit badan manusia karena kondisi darurat. 

3. Khusus penggunaan plasenta (almasyimah) setelah terlepas dari rahim dan bayinya, boleh 
dimanfaatkan karena bukan lagi berstatus sebagai bagian manusia dan tanpa dimanfaatkanpun 
pasti hancur (mustahlak). 


Dasar Pengambilan : 
Kitab Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab juz 9 halaman 45 : 

Ta TA AN SAN pa PS gb ak 

ANN ya. 

Dan tidak boleh memotong anggota badan yang dihormati dari orang lain, tanpa ada perbedaan 
pendapat. Dan tidak boleh orang lain memotong sesuatu dari anggota-anggota badannya untuk 
diberikan kepada orang yang sangat memerlukannya, tanpa ada perbedaan pendapat. Imam 
Haromain dan pendukung madzhab Syafi'i menjelaskannya. 


Kitab Nihayatul Muhtaj Syaroh Al-Minhaj juz 8 halaman 163 : 
SNI Sa US TN UN II aa J3 CR) Ia PAI ai aa. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4309 ) 


(Dan haram memotongnya) yaitu sebagian dari dirinya (untuk orang lain) meskipun orang lain 
tersebut sangat memerlukannya, selain orang lain tersebut bukan nabi. Jika nabi, wajib 
memotongnya untuk beliau 


Hasyiyah Asy Seikh Sulaiman Al-Jamal Syarah Al-Minhaj juz 2 halaman 190: 

ja an ea DIY UBI OGAN din 0 Lah JI Sa ada WI 2 AAS LIA Blah Tagahi UI tea 02 
| ana | uni Gani | Ip Ip. 

Dan ibarat dari Al-Barmawi adalah sebagai berikut: Adapun ari-ari yang dinamakan tembuni maka 

adalah seperti badan, karena dia dipotong dari anak yang lahir, maka dia adalah bagian dari anak. 


Dan ari-ari yang janin berada di dalamnya (tempat janin dalam kandungan). Maka dia bukan 
bagian dari ibu dan bukan pula bagian dari anak. 


Lihat juga KEPUTUSAN MUSYAWARAH MASAIL DINIYYAH PONDOK PESANTREN “MUS' 
SARANG REMBANG TAHUN 1997 M./ 1418 H: 


29. Hormon Progesteron yang menjadi bahan utama obat penunda haid atau menstruasi agar 
tercipta kesucian semu, ternyata bahan dasarnya adalah hormon yang diproduksi plasenta (ari — 
ari / dulur bayi —jawa) perusahaan farmasi dinegeri RRC juga memproduksi obat asma dengan 
plasenta tersebut. Pertanyaan : 

a. Bagaimana hukum memproduksi obat-obatan dengan mengambil bahan-bahan dari plasenta 
atau dari bahan tubuh manusia yang terlepas ?. 

b. Dan bagaimana pula hukum mengkonsunsinya ?. 


Jawaban a : Hukum memproduksi obat-obatan tersebut tidak boleh (HARAM). 


Referensi : 1. Mughni Muhtaj Juz IV Hal. 307, 2. Hasyiyah Sulaiman Al Jamal Juz II Hal. 190, 3. Al 
Bujairomi Alal Khothib Juz IV Hal. 272 dan 4. Tausyih Hal. 38. 

1 ani La Goat PI Cab ML ANA abal era Gsaa B3 : 
be yelang les AS oy OpALSA pay Alan LM ya dah LL Ud Yg Up EV pall sad Tea JST Uj pr La La) 


begin. 
2-duai La ya pem! Ulaaku Ganbl abdi Je sama Ag : 
Hr hy Wes AT SA Ke dai tb | al JSI Ah IRI Mer pe INI ons lab EV J3) 
2 — 
B-anai La Fadel Ulun gentil Jade Olagku Fund! Radilo- 3g : 
bnar mand WI Upah Gal Ranti Lay 0 tagar Gaed JII oya datar UN 2 HS JNE Blak! Randal! Lal ce gLa dl Bly 
IP op Yg up. 
Anas LV SIEA AS Ui Gap MAS Taat mega Sy $ 
Ka Jp Letlema Y ASI Oey! Jl G Jia AS al Lila ng pb Oly UP ga Te la Ya cP3) 
ad 56 ASIN aa Il OY ab Ia. 
Jawaban b : Hukum menkonsumsinya tidak boleh (HARAM). Referensi : sama dengan jawaban 
bagian A. 
KESIMPULAN : 
? Ibnu Toha 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diharamkannya plasenta tersebut bukan mengacu pada masalah najis atau tidak, tapi karena 
masih berupa anggota anak adam yang dimuliakan, yang haram dimakan termasuk dibuat obat. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 


Pemanfaatan tidak hanya dengan dimakan diminum atau sebagainya tapi apa saja, meski dioles, 
meski dibuat jimat.. Itu sama saja memanfaatkan. Toh dalam pembuatanya pakai juz'iyah manusia 
juga.. 

Link Asal : fb.com/groups/piss.ktb/435056386517175/ 

0762. HUKUM BEROBAT DENGAN BARANG NAJIS 


PERTANYAAN : 
Dimas Abdullah 


assalamu'alaikum..mo tanya, binatang cacing tu haram / halal ? terus "air cacing" yang biasa 
untuk obat tipus hukumnya bagaimana ? mohon pencerahan..wassalam.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Diperbolehkan berobat dengan barang najis selain khomer, apabila dapat lisensi dari dokter dan 
juga benda najis tersebut lebih ampuh dan atau tidak di temukan obat yang suci dan halal. 
Referensi: 


dn sil Rela A50 55 3 an Ge SAN pi & pam 
ba ale) Il Dp Ll na Silany O Lalin pi Va Deng pd IS) KalamilU EjAN jymg Las Laloef JG 
ip Giat IG ap Aam GI OA Lala aah 2g Kia an Wb” hal on Lag Sak Yam AN Oh" Ga 
Hang ara pg GA LA Okay em) RAGA Dg AAN UI Jinak AN IE IE SA GA ee 
Mp AN KO pa Gd abal AA) gia 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Hasil Bahtsul Masail FMPP Jawa Madura di Paculgowang 
PARAMETER 'MA YAGUMU MA@AMAH' 
Kerangka Analisis Masalah 


Banyak penyakit modern yang sampai sekarang terkadang secara medis belum ditemukan 
obatnya. Namun di sisi lain banyak yang memakai alternatif «s s5 LL semisal demam berdarah 


dengan meminum darah belut undur-undur tokek dil. Sementara dalam figh hal-hal tersebut 
diperbolehkan dengan catatan tidak ada MA YAGUMU MAGAMAH. 


Pertanyaan : 


Bagaimana ukuran menentukan suatu benda itu dikatakan MA YAGUMU MAGAMAH (semisal 
harus dengan perkataan dokter? 


Panitia FMPP 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (43an ) 


Pertanyaan diubah menjadi berikut : 


Siapakah yang berhak menentukan diperbolehkannya tadawi bin najasah ketika tidak ada ma 
yagumu magamah ? 


Jawaban : 


Yang berhak menentukan adalah dokter muslim yang profesional atau pengguna obat sendiri 
yang memiliki pengetahuan medis. 


19, Anik! RS SL ap ae 2 A & yaml 


Kidal gd Id Sol 4& Ulubsill R02 Ud elgw jils 993 sol 48 Ulubwl Salll lol9 

yna cb 4599 DLSII 98 9550 dolw al Cus) sam 3 al 459 4199 294031 23 49 Lo moidl 9 
bla shg Ulgwadlg SL Lodg 3 JI odK3 ld uts 2920 Yg led Lal Soya) Los SNI Jaa 

usil Curl AU Jgwy Igil usilbg Wngall up uv 489 00 Alus dg uc yo Li € ade og 

dll Jaa» ol el | KAS pgolussl Lani diyaall 05 gw dwi O all 43 lucl, 20 usai DI JS 
all Iga el, Iglit8 195028 Led ool9 Lgiloll 0 gg yi 19258 ada LoJB Seillo Lellaol 0 ya e 
ul ad 03" lg 9 Salsa Ubl95 Sani bal Id 8 wi Wbl95 yo alung Solsall ola, aill lgs. lolg 
2233 UJI Leolio asi Lab any al ISI dll gi 3929 boulg lulsuol JB "Lidia Lelo Ty tu 
DIDI NIC pl,» 989 ' Sale ay la Selai Janu al all « Ul" dus Jasy leg SS Ulu K0, 
Yul Gs Ubah Bale Saldiall US ISI elIS 5953 loslg Lulbuol JB og Say Al II Lol aulg 0 4g 
Kalo JB gl 0 429 Sotull U 2x0 s513 Lb sig Jac akun Luk elly 0us| gl Aolio Id US Agu 
99 pub yuld9 lagio Ixslg 23 ado Sgtall ad lgsg Aibl 9d sb AS Ula sad 4 el) Jas 
Al 0 3g CDI Yaoi 


20.183 0 CW 2 Gg Adi 

OI SIJAAL AYI Ang pi Ah Mkaty Y UE LayP jl Ane S3 SUS de ja Le ding BSI ob de slr 3, 
NE 

21. 153 —ae JIN AA Ra II al Ie ai 


ale Api lo JSI sosis cela SLS Al da sll Ulu 0 Ld Alogisul .g 5263 cell x39 yo lol 
Bl cela sb gl ands0 boy gl Alagiuk 4S50 Lgas Aib le Ula, Ul jas Ulusl yog doel 
Gubll Jus| ade SS 498 slaic NI 3954 98 Ala akun Gil crab obes| gl di adl el $$ Sial 
al dna 93 AAS dna yi dl Situ ISI Lo el Jing 4 Sol dual! Gn 5359 ac uc II 
Bra Ri al batu LIS gg Gs Hb 0S Ul ai "NB dsslill Lal all 4 J lialgo US Ul one Hd 
Jab lalle UI II dadi sale pal $$ Satu ul dg can ale gai NI Lu lol caoiall yuki 499, 
ay Se all Slelg sendal 3x sell Sole Yg club «Sd ul 


22. 393 —uo Abel, su YI 


Jiiiasdile ganti! clali:53 ass “eAlga ae Lali Ike sa 3e al 
Ugal 2 G3 JB IG NG 05 0d gg Ul ld JB ul! lali 193 JB lali Ja dl au : 
B3 Sally aril awal Asal 68 orlasel : lggib JSI Ul yo WB Salg gd Jo um cawulo bo 3 
999 81 yollg ml slaic! J3 De 9 wil yo MN: A59 999 Snl9 Umb Jo3 HL ul pel 
SL JT JB mol 198 Bgso yA Ol 3S H3 psloiel ! Lb . 39 ! pole 989 Gal jollg Swlallg : 
“J9 Ld mall 93 SAI SSI yby3 ay X9 : JB asli dll Alsallg Egldlg Jul 50 49 4 N 
ad bit ag) cuogallg Ll 40 Umosl Gaia 4 dl Vo yeg sal bol ji all UdSall : Sogul 
BS9 masi ani Ugisall ul 98 polis! : legal, Ju dg all Is dB sg IS oya) toll bg 
Call Ob 21530 sndg sULNI Bob san NI Cupg Sal Jo sisa suit Ag dls 2 ll uc 9 digali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4312 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ob d9 asu Yg dnloy A8 sliSW ySjsi Isl sal J9: dell JB ball Jal JB Isl : Jolull 5 ,lc9 
(SAI S30 


Bolehkah orang yang berharta memakai obat 'najis' yang notebenenya lebih ekonomis padahal dia 
mampu berobat secara medis namun harus merogoh kocek dalam jumlah besar? 


Jawaban : 


Tidak diperbolehkan kecuali obat najis tersebut bisa mempercepat kesembuhan menurut 
sepengetahuan pengguna obat tersebut atau informasi dokter muslim yang adil 


23. V5) ab 182 ——x0 JIN 2 Al 2 many Gaal il 


(292209) Jogi lali (call sial) alasdl yo (uu) Juogll al anbislg 0 )luSIN (dalac Juog ga) 
ail dasi 159 lo 4359 ekolg dog Jl 498 loS pall a59 ISI a05 le yag A00 Vk 2 ls 3 
AN ul) meli si (as 5) ule Ung rn SI pall ato J ola SI (Sa) 15.16 dio SU ul AI Lu 
a29 Ws (SS Ula JS) A00 WL0 Rao NO gaAc ALS pasill ay lo gg (Lal 1515) Aoi yo (LAS, 
S8 Jis gai (Anlusl3) dg LAI Hg ale, Ugal mac RDNI9 akogy Gasal Laul ac 5 uc 
289 49 posill 58 dio eloll Lal Lo Jao 49 Ale all asal isi (Lala aa) Asi oi Tuo gl gus 
klo Y Jpg yo Esioo VA ly 5 lg m0521 alas dgn BUc DLS Onsu org Bus A9 Jogi al JI 
alba Gaal al JI Jal Jail HE alaaS V9 dio Rol sand yag Sl (Joel ILali) Jai Ao yi 
SI (Gadaod) J3 sada Jl bsa aga 9 LulaJIS Usa AR3l99 8 jSsy Gil Sgiwdl J8, no“ VI alaol 
bo ya J Ula gb) &0 dug Solo 9 Y gilo yudi A9 Aola 2010 Jlasi 8 illao sala 453 alba 
uc wul9) V98. JloS 0 A5 55 Ap jha X9 0 S0 0S So uc Ala9 gl lo IS Jiog. ibu S lala gl 
call YES Isl ygugy (nasa SI) A93. yul S5 dio 3 Ul a02y Jk Anisa! gdg9 (Lala ng Isl ac ji 
dasy 0249 Ul9 musik Jogll C9 arti lo9 le | 9xio Io 92 90 Jali 
24. 382 —mxo JII 2 Corihi Biang Oli Lo, 


sad Ul Luo US UB Lae Ilo 09 Ul lodral yA di oya) XS loleb jluAall ang ISI diolill 
Al Ady lali ade Lena WI li 531 « ol dialog Judi Al ISI dio d8 J3 yaaa Y lal 
ade iga lailg "dwolias ag US Ig ewdil le 9 yifag " oles All JB Kaul K3 dadi ole 0 1£ elllall 
do | bui Ela Ka Ad lg Kuti le dong s3 N ISS9 Lo3 US luss 054) NS JII lol. lakuo dut 
ol obusollg 511 de JI yuli 93 Ul aliss US 3) IS lioliauo gl Lo3 gl US lakuo ybuAoll alel 
OS BI 33 sluAall Slall J3 lg A3 ld WI Slalu ade sll sal lg We Abis ol Lgi oasL 
Jdg Lido US you Ja gg Sol 98 JB law YO lega Wlad alalall Asin Ul9 soal Ao 3) dolab 
GdaS ud gal oa pl Gol kw lo ale Jlillg Lg3 051 lusa 59549 Vip Elall ade ny SAI all 
SSI kale H0 SAS A8 Jlillg Lg SSI sbuAoll ale na Jd9 disall yo JI 49 ag de elu 
Wlg sgig Jill R9 HN las Jl way X GAS "BN ul adala dizoll yo JSYI U959 H3 
EI bela Uu ad US UB JB Lg SNI G3 H3 le AISI oo SSI Knigill Uno sow5g-alel 
Jb lo spt oluArall 2 yo Ng lilso diy Ao 3 dil Ang gl 93 ybuaall Ay ella lc lugl Cus 
Gito vote Is lo 1g Ai 283 sgo2ll ab3 agus 290 VI Judl do jle Y Ul Uadalls sn do dual 


ale Hitilso Jia Jill Jessi « Sen Kh Oa aan 
d3 4S Jl Joibu uls sluAoll (93 laS Lao ji is AroulSI Aya Al leo jali gl Lim 2,5 
gtu Ul adl ASl3 Ag A03) blso doa lal Jiy ul Ai lagiu H3 NI yAsall do Ad doabld bus 
ola Batu ul V9 lola UII Sl 9d LSI lo dn suda 2 sasa sa al ul yku sasa al sb 

os SAS lo sbusallg Raruo RB Jiall Yel satall US Ul ad lg SSS SIB AKU lo st al uh 0,33 
na 
gag CU SK MY «Sella Un) asa dial yes VI a03) Nila ll ae Gonale a33 Sie an jl 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4313 ) 


Seuiag Lulswol JB Ng Gio J ola pena dd Hai Y Bob Jl KUE « ul SU colo )lusl 

ala gal don Bal on 0g pe da lolos dal wrna 03Sa Sau Ru Gio 0ASI 49 Jliby Ul sewa 
Y alo,So 9d Jd sbusall « uls OLX cus dil don 99 INSJI Jas All LSI Lio p3lo ld SSI 
d9 So dau Jd 29 LA Jl yok el dl Jl63 adl ud 389 ES Law lo Sol yul pdl Juli 989 
Il gb Isl JW ylokwll dg yo kodl I5S9 JB gull du logat oles sliding NK 

us Ill Jnani JUI sgnot09 gull ade ol SI Y WN gull dono MAI9 Aly SAI SINI Rang d)9.sal) 
old Ulu 98 cwo ag And U Ring 1539 2ol ud ul Fadli glb3 Isgag US Ags SI 


25. Anikan! LSN HL ap pal Sel $ pam 


Kddall gd ISd Sugll 48 Ulubsill gun» dd slgw sila 99 sal 48 Ululsl Sell lolg 
Ea ai cb 4599 LSI 98 9550 dolw al Cus) san Yul 459 4199 poeoall R3 0g v2 yaoiall 9 
kalao syal Olgnollg UlSLs lodg yE3L Jl ads bd ugy 3924 Yg led LI Sg dots J3 Jloul 
va Cal kl Iga gi gideg Tngal! cell et Bg 20 lu d9 duc yo Li Ooo 09k 
dl Jowo dl d5 15.48 agolus Cniud dindall Ia5 gu dluN O All 93 Lusi, 0 uas NI Jl 
al Jaw) sc, | glin9 | 223 Ll sal kW wo 19258 15559 ab IE SlWlo LWlosl yo Loud e 
al adele" dala d9 Sylkul Ublg, Sani bad ISd dwi UbI95 Uo aluog Solkull ol, ai Ig» Jol9 
223 ubi lgolio asi Ljalb say Jl ISI dwblb Salsdl 3954 boilg Lulowol JB "eildlg Lellaul 19 tu 
DIDI NIC pl,» 989 ' Sale ay la Selus Janu al all ol" dya Josy Wleg SO Ulu K0, 
Y al ng bdk Bole Salin! US ISI el 3924 lailg bulsuol JB osug sy Al ISI Lol vaulg 0 ye 
call! JB 33 049 Sotdl U 20 Snl9 Lulo Sg Jac aku Lab elly Oo usil gl Aolio Id u& 2g 
Sd pub yubiig lagio lang R23 ala Set ladS3 leg Wall 9 sb AS Ulg ckll el) Jas 
pala aa 0S Ul pas 

Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/478669438822536/ 
0906. HUKUM CANGKOK MATA/ORGAN TUBUH LAINNYA 


PERTANYAAN : 

Nur Hafizah 

Apa hukumnya ngasih organ kita tux orang lain? Contoh. . . Kita berwasiat. . . Ntar kalau aku 
meninggal. . . Kornea mataku dermakan ke si fulan, biar si fulan bisa melihat lagi, atau. . 


Dermakan jantung, hati, ginjal tux orang lain, biar bisa di fungsikan orang yang lagi menderita sakit 
jantung,hati , ginjal. kalau mreka muslim kan mreka bisa beribadah gunakan organ kita tc? “." 
kalau derma ke orang kafir, boleh ga ya? Manalah tau masuk islam “." 
JAWABAN : 
Dewi Rosita 
Hukum wasiat tersebut tidak sah/batal,karna tidak memenuhi syarat2 wasiat yang antara mutlag 
almilki,karena menurut syara' organ mayit itu hak Alloh bukan milik seseorang,adapun 
pencangkokan organ tubuh manusia ada yang membolehkan dengan sarat : 

- karena diperlukan,dengan ketentuan tertib pengamanan 

- tidak ditemukan selain organ tubuh manusia itu 
Lihat di Nihayah al-zain : 


WASYURITO FIL MUSI BIHI KAONUHU MUBAHAN YA@BALUNAKLA MIN SYAHSIN ILA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a31a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AKHORO FATASIHHU BIHAMLIN MAOJUDIN ININPASOLA HAYYAN AO MAYYITAN 
MADMUNAN BI AN KANA WALADA AMATIN WAJUNIYA ALAIHI  BIKHILAFI 
WALADILBAHIMATI ININPASOLA MAYYITAN BIJANAYATIN FAINNAL WASIYYATA TABTULU 
WAMA YUGRIMUHUL JAANI HIINAIDZIN MIMMA NAKOSO MIN KIMATIN UMMIHI YAKUNU 
LILWARISI. 


Masaji Antoro 


Permasalahan CANGKOK MATA : Bagaimana hukumnya cangkok mata? Transplantasi kornea 
atau cangkok mata ialah mengganti selaput mata seseorang dengan selaput mata orang lain, atau 
kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya selaputnya saja bukan bola 
mata seluruhnya. Adapun untuk mendapatkan kornea / selaput mata ialah dengan cara 
mengambil bola mata seluruhnya dari orang yang sudah mati. Bola mata itu kemudian dirawat 
baik-baik dan mempunyai kekuatan paling lama 72 jam (tiga hari tiga malam). Sangat tipis sekali 
dapat dihasilkan cangkok kornea dari binatang. 


JAWABAN : Hukumnya ada dua pendapat : 
Haram, walaupun mayat itu tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram 
menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain, bahaya buta itu tidak sampai 
melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit. Dasar Pengambilan Dalil : 
1. Ahkamul Fugoha, III: 58 
Ob BAN SY mp ya Ja II ne AI Lelo ca lan Aa JI Ha mall Jo Gaia lil 3 PL sala 
MAN AI 22 0 Ga lah dhny (AI AP WAS AS ab jg Laki Fil da PA Ja pun ab ea M3 
Pan gim 02 yong AYI Har sy 26 Aisono Lo Land! al le Saad JI Adil GLS ea Mah lgi) Bamaia ds 
BP pa kang dala AI lho Upi "El A0 Ly Ian Pad UP MS PAS sb Ka de lb JB LS 
oa EVA bs SS AI Pas ja KAL 0g (dora pal Da pal Aiakl AA lg) ) Le 0 KS ahh 
Ya Ed (Kake ) 0S tel, 
( Hasiah Ar-Rosidi “ala ibni mad, hal, 26 | 


Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan 
memenuhi 4 syarat: 

1. Karena dibutuhkan 

2. Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia 

3. Mata yang diambil harus dari mayit muhaddaroddam (halal darahnya) 

4. Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama 


Dasar Pengambilan Dalil : 
1. Fathul Jawad 26 
MPR al ama AS Ola SAI JST Pena PLS Lah ga pan JIE Jl yr Jasad onb Ello dora la ag 
Ted FI PAS GH A0 AI ES) malah Ob 1JE bb ala, 
Dan masih ada, bila sudah tidak dijumpai yang baik boleh menambali (cangkok) dengan tulang 
orang yang sudah mati. Seperti halnya boleh memakan bangkai orang yang sudah mati meski 
tidak khawatir sampai batas diperbolehkannya tayamum. Dan Imam Al-Madabighi yakin dengan 


hukum boleh, dia menyatakan jika tidak ada yang bagus (untuk menambal) kecuali tulang orang, 
maka dahulukanlah orang kafir harbi, orang murtad, lalu kafir dzimy, kemudian orang islam. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4315 ) 


2. Al-mahali 
Kah Rap ya bert A hah OY ena gol JT mad sid, 


Jika terpaksa dan yang ditemukan hanya bangkai orang mati, maka boleh memakannya, karena 
kehormatan orang yang masih hidup masih dikuatkan dari pada kehormatan orang yang sudah 
mati. 


3. Bujaeromi igna, IV: 272 (belum ditulis) 
Rawas Lau LE pa ce Aakash II II pake ea Als pala Ary. 
Menurut yang aujah, seperti penjelasan ahli figih tidak memandang pada istemewanya seorang 
mayit jika sama-sama islam dan terjaga. 
4. Mughni Muhtaj, IV: 307 
LP ya asi adi Ta ae LE GA SI US aa Ra Jang PI) Ca yaaa JST) ja dd) 
wall, 
Boleh bagi orang yang terpaksa makan bangkai orang ketika tidak di temukan lainnya, seperti 


alasan dalam kitab syarah dan kitab raudloh, karena kehormatan orang hidup lebih diutamakan 
dari pada orang mati. 


5. Al-Muhadzab, I: 251 
mbl Ra 2 ya JST (AI Ra po OY AS jlor Liga Lanal Marga jan2l Ol. 
Jika terpaksa dan yang di temukan hanya bangkai orang mati maka boleh memakannya, karena 
kehormatan orang yang masih hidup lebih di kuatkan dari pada orang yang sudah mati. 
6. Al-golyubi, I: 182 
UN nikah) do FILA (AA AR ) ba ja Cat) dee JI AAN ALS (Abas Troy P3) 
Jika menyambung tulangnya karena pecah dan ia memerlukan sembungan dengan tulang najis 


karena daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela di ambil bola mata nya sesudah mati 
untuk kepentingan manusia. 


1. Bujairimi ala- alwahab, I: 239 
http://infopesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/masail/wilayah/ 

nganjuk 1981/02.single 

1700. MENYAMBUNG ORGAN TUBUH MANUSIA DENGAN 
ORGAN LAIN 


PERTANYAAN : 
Susmiyanto Ahmad 


Assalamu'alaikum .. ustadz dan ustadzah yang saya hormati,sya mohon pencerahannya .. 
Bagaimana hukum seseorang yang menyambung anggota tubuh misalnya seorang laki-laki 
tangannya buntung, dia ingin menyambung tangannya..namun yang ada hanya tangan wanita, 
diperbolehkankah?jikalau boleh bagaimana dia berwudhu dan sholatnya ? selanjutnya, bagaimana 
hukumnya jika menggunakan daging babi untuk mengganti daging seseorang, jika hanya daging 
babi yang pantas untuk mengganti daging orang tersebut? terima ksih :) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4316 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Menyambung anggota tubuh manusia dengan anggota tubuh manusia lain hukumnya tidak 
diperbolehkan. Karena menimbang derajat kemuliaan manusia. Meski demikian, dalam keadaan 
yang darurat, maka ada kebolehan melakukannya. Semisal menyelamatkannya dari kematian. 
Karena pada hakekatnya kehormatan orang yang masih hidup itu lebih utama dibanding 
kehormatan orang yang mati. Adapun jika masih memungkinkan dengan penyambungan dari 
anggota tubuh selain manusia maka hendaknya inilah yang dipilih, meski anggota itu adalah dari 
anggota hewan yang statusnya najis mugholadzoh sekalipun. Refrensi : 


VP Ol g and JSI Jend JR LS ea SY bara HE jl Jaonsd one elo dn Jl gi li JB 
el Te. 
Y1 NA ma bei PI PMS JH S3 Ye Y alas d ob JB Em jydel Pa) ea 
"Al-Halabi berpendapat, seandainya tidak terdapat sesuatu yang lain, maka boleh menambal 
dengan tulang mayat manusia. Sama seperti kebolehan yang sangat terpaksa untuk memakan 
bangkai manusia. Al-Mudabighi senada dengan Al- Khathib menambahkan seandainya 
penambalan atau penyambungan itu harus dengan tulang manusia, maka prioritas utama adalah 
menggunakan tulang kafir kharbi seperti orang murtad, kafir dzimi baru orang islam sebagai 
pilihan terahir". 
Jaka ag alan, jl Salat dim JYU SMS Jia 3 Unlaa yg andi oya ami 0S) pan Ad derlerl Jis Gel dala Jung d3 
pa Ol al aldi Ser Islasy Ang II BS an ja Y3 Byg mal Ana MMO Tawas Ash p ylred WI bali pall 
YNA Bo gali jan We oo anji 
"Seandainya karena tulngnya pecah dan perlu disambung dengan sesuatu tulang yang najis, 
walau najis Mugholadzoh karena tidak adanya sesuatu yang suci dan layak, maka ia termaafkan 
dan sholatnya sah karena darurat. Menurut Arraudhoh, ia tidak wajib mencabutnya kembali 
seandainya kemudian hari mendapat sesuatu yang suci, walaupun mencabutnya tidak 


menimbulkan kehawatiran timbulnya suatu yang membahayakan dirinya. Pendapat ini berbeda 
dengan ulama mutaakhirin." 


Link Asal : 

3256. HUKUM MENJUAL ANGGOTA TUBUH SEPERTI 
GINJAL 

PERTANYAAN 

2 Ki Ageng Bejo 


Assalaamu'alaikum wr.wb. Bagaimanakah hukumnya menjual anggota tubuh ??? Terimakasih. 
Salam Hormat 


JAWABAN : 


HARAM mendonorkan anggota badan kepada orang lain yang membutuhkannya. Namun menurut 
syeikh Wahbah Zuhaili (ulama kontemporer) : Boleh mendonorkan anggota tubuh bila untuk 
menghilangkan kebahayaan seperti untuk memperbaiki cacat atau untuk menghilangkan 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4317 ) 


keburukan yang menyebabkan kesengsaraan atau petaka pada jiwa atau anggota badan 
seseorang. 


Referensi : 

- Al Majmu' Jilid 9 Hal 45 

- Hasyiyah @olyubi Wa Umairoh , Jilid 16 Hal 185 
- @olyubi 1/128 

- Al Figh Al Islami Wa Adillatuhu 8/512 


Teks Ibarot : 
- Al Majmu , Jilid 9/45 : 

vso Jl alol u 20 SSL sbudall Jl Anand Luis ac yo gbtu Ul yel) ml. 
- Hasyiyah @olyubi Wa Umairoh : 


) sena laa (Ie an Watak ago  ) lap (Ws Wawala)) 3 (Ailaaa ) Laty senna ya (AitA ks Ulah) 

) sllla lela («Jah IS 3 Ja 3, Wa sig lek sms) Non mila Lita Lay seruan ga Lap 3Y Usa) Nu milan HinAllacaha ) Aga: ) ap 
ilamd Ng ang Wil (Is anunya Iga ) Bao (Aha Sy sn dm MX, Rd gbi, HA, 3gla : ) su mmag (sek, Walaa 
WAR Ietilea sy) laa Ilaga yy YS Hgla 7) gn ya Alan (ks Yia Larma ya 

A 

ILal 9 yg 


- Al-Muhali 4/264 : 
del allg pbuAall drdid agn20 0 Anbo39 pbuAall Sd UB dadi 0 lwidI yA LSI Ambi 2 ug 
- Al Figh Al Islami Wa Adillatuhu : 


ulah satu Eki pny ig ella J5 Jl ade os oo satu ati Jung adi loS Aug 
dio SJ dl Sl jiluug. 


- @olyubi 1/208 : 
s0 loS Lyago 99 yn0511 £l ya 0 Sudi Jlogisul a49 
- Al Figh Al Islami Wa Adillatuhu 8/512 : 


gull ul yo ASI ilel 0 R0 dows yo SI « Old mu Ul « Old au Yo USO yo mas Jis 951 


sleN gl y9ito 9.5 su ES 3S Ul badug lale Wi jiall 2 AJI yo a50 dulasll 0d yo RSgiall 
boga gl buwgi (SSI Kas Yumi Kolor Al) Pol Hc Dl ol Jidggeoll ditubg gi US. 


MUJAAWBB : Yai Sunde Pati , Yai Ghufron Bkl , Yai Opick Syahreza 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/769587576397386 


1553. HUKUM OPERASI CAESAR 


PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagaimanakah hukumnya operasi melahirkan (cesar), bukan dalam keadaan darurat ? 
JAWABAN : 
Lesmana Achmad 


Boleh ketika memenuhi ketentuan-ketentuan operasi yang diperbolehkan secara syariat, di 
antaranya : 

1. Resiko operasi harus lebih ringan dibandingkan resiko melahirkan dengan jalan normal. 

2. Dilakukan oleh dokter ahli 

3. Dilakukan oleh dokter sejenis (perempuan) dan lain-lain. 
Referensi : 


1. Ihya ulum al-Dien juz II hal. 53 2. Panah al-Tholibien juz IV hal. 175-178 3. Mughni al-Muhtaj juz 
IV hal. 200 4. Fath al-Mu'in juz III hlm. 209-210 5. Al-Aziz Syarh al-Wajiz juz VII hal. 482 6. At- 
Tarrifat hlm. 63 7. Fath al-Bari juz X hlm. 377-378 8. Taudhih al-Ahkam juz V hlm. 188-189 


JI dong Ho Al La ya Lag SA jali SU Ola IS Op Ra ASI el 9 53 20 GW AI ol ale sel 
ES SI Jb AI DIII ya Lah Taka Ri Y) tele Lag Y 3) dala RESI Radl Jar 0S Ol Aa HB 
ve dell og BleYI Bj SAN pUisaual Ana3y Blend! Slioeuk BBI ye SUN Sion yag SL ml 3 JIN Ge dal 
CrdUblI LE dis Lagian Urat Teka GAS aoi ya Ly Ulos #Uisiuly mia lgu Ueisey BOAN Jas eU WII dis sei, 
AT US HE Gadai ter Ie Tang Lalat seo OSt Uillan Sl Cat P3 SI J3 178-175 22 BINA 
ya Obse2 Cj G) memai G ph fl Lau GL Janaly AS ajeng Terb ll p UP DU anby Ill 
dj GP Tell 3 38 Alim Aale jl 3g Al gang tele Sis bb Tea G3 Ai glda SL dg el Y il Aidil 
Len rei C3 Tngklan Ry Al SU sell Y Real aj por laki rb 3 Utah (NS Cadang Gil seal Ja) 
NI RE Rental Rn jl oa Jia 3 dadi Lil ia NIS Rela) 3 yo dh UC ad Call jr Asy JA JS Gray 
pay dam ya Jikiuah 3 pat Jo 200 20 Ga 2d api Gahar dil SUS Jalid Aula MU jitkag Jai Jaw ed! 
(UI yaa Ha Lepas Son Comet! j4 yag dia Rnls alah Lau j3 pb Ca) Sya JB LS Jalal JI 
JI Go ON dilly damar WU3 Jad y orabadl JI Ra oya OS Ay ME Os TA BA AS Cl lp) 
kemas 3 JaA ANA GS 3 PN) 3 ALS Aly jab Jah oya oil Jis Uealas (2) Aalu (AI) cra 
GI AKI II Saeib Iyils Yy Jl JB andi D2 If sap SY go yll osla 3 dai Ale tah US Gan SI 
LS Lek kg GUS AI 3 my JIN 3 meuai Ie lebat 3 yaah Ula Lead SAN, lai NI STS js 
Ssh Of LN JB JB Lagi yah Ane JA Gila AU Olg cell AN ae Aa elery Bol Ad ll al dalah 3 be 
2 del One Aile| Jana Cena aah —Al Ilonta VI Jai) SSI add CL LS dai ang SAI II Kata pal Jaa 

O yo ASUS Hp pas oya po ah geng Baba Pal HA galita Ilmi Sad, SE JI 210-209 : p JW 
Lagu #Uipy Bold dia Uya OS & yag jap pearl Yg 0) 3 Ol Jaber GileS 4 Aielan gang Ulet Ip jl pal yi. 
akal Adela Ralonduly Anal yally pal j4 dil #Ugiag Rela CSI Jo 482 : 0 puluh el an md Ie ajal 
OUT Je JI SIKA J3 jr Gg Gs 3 Sta 00 NT ELAN II Jar JI B3 jr Gedang OS aah WS SI) 
Il bd! 3 IS Toral Jet Hk GALAII al yag Lal Ula HP Gm Al as al S3 SLIS Flu Jar) Ha 
JESYI 33 JUS pLYI Abang ASI tag eleAS II Al II SI Ag TES O LE JI Kg PI joe WIN syal) A01 il 
BJB ST Aja oea Os yaah Jl PI 39 dam PIN 34 Uallara 3 Lag Gsnll BALAS Ne gl Lg AI II ek oya dana 
SESI 3 JAN Kas Als Ily al ka Bg yel WM Unang JSI Ag Y CL Koe OS Ob WS In il 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4319 ) 


BS SU ai daa ya 1 metil Rela CAS J9 63 20 CU pd BUS ja Reel Ca yaah Il Aaal S2 yA 
MA islya Upale A1 Ugiilos II Upik oya ea ai Ball 33EY Seal JUS J3 378-377 22 Ala 2d SULI 
MA oa BO yS W3VI, ol Jah 0 US ya Gattany JE—JB Of Il-02 Yg GUY yel el ai 
EV 1BI 188: 2 mat 2 ASLI emo Di WW3 3 ym Ud jl U63 Bal mol JSI O Ueiai Ab,b 
Oya SHE Ugale A3 Ol dal AAN (da jlnoe 0 yaiuul Ol A83 ya Aoa Aidh ) S3 go Ansian jl Ale OLS 15) Jedil Jelial 
JEY Je pet Angyt JUS Angy SI ) gladi Ang Up II SUS SN Jill gd ALS oUittaal Any Aloliaa| 5 yomad Ol paul 
dilan BUS Jill dianut Aka Wa Uk ya Ceeng dah oa 3 or alis OT Cb Ontel! eU ya HA Aa Cs Aolial 
JI JS Lag endang BIL ya Ja Crpulaah! Gada Lele Got) mall AAS Lada Joy pdl OA Abel le AYI an, WI 
Ogan Credit OT KAMI Jia gg 3 Ha Add pp padi de sllay SU Uenarakl SLbYI oya Tab Ade jk USU, oa ISI 
deli Ablial 738 disind alah leg dale Ly daan dilan Oi oekeya 3 yg ISL Aly TAU Jadi pP Lndae Lea ybs 
AN AA 3 EA gia KAN 9 CBN emg VUS pia SI alel Call SL 

Sumber : LBM P2 L (Lembaga Intelektual Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri) 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/416191965070284/ 
1568. BAGAIMANA HUKUM MENGGUNAKAN GRATISAN 
INTERNET 


PERTANYAAN : 
Tmir TMOUSKY 
IS ng BI Se MI 
Aku mau nanya : Ngoprek hp untuk internet gratis itu bagaimana hukum nya ? 
JAWABAN : 
Muh KHolili Aby Fitry 
Hukum Menggunakan Trik Gratisan Internet 


Deskripsi Masalah : Internet adalah sesuatu yang sudah tak asing lagi. Dengan internet orang bisa 
melihat berita, bermain game dsb. Tapi untuk bisa memanfaatkannya harus mengeluarkan biaya, 
pergi ke warnet atau pulsa telepon (kalau pakai Handphone sebagai medianya). Hal itu tidak 
berlaku untuk para gratisan mania. Berkat kerja keras para hacker, mereka bisa memanfaatkan 
internet tanpa keporot pulsa. Salah satu caranya dengan meng-instal aplikasi handler pada 
ponsel, kemudian isi trik gratisan di dalamnya. (Sail: PP. Manba'ul Ulum Pakis). 


Pertanyaan: 
1. a. Bolehkah memanfaatkan gratisan internet tersebut ? 
Jawaban : 
Tidak boleh 
& 556 PO ig CI Tang SAI Hd adal, adkaYI ai 
m3 KE II Gaal Aong Sesi lil yak (Gelar Ih JL sya) HI Ga de aa YI Tah Knaddi ALI Aniladl S5 
MAL pang II PN el tel) Pel JAS Wol YI lag Sally Ragil Jiya NI dat Janda Hu al Nag Ge 
Ata! Alor Cp yng ASI CJ Lag CgAdI JAR Ragil pb Sega) Ulangan (dls. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4320 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BT ASASI Janasla Kamu OB op SAS Gendild Gadj Slal 
hi po Of "engadl D 253 A83 (JPU Ab Saat JST ca dil dil aU (AI lab Wala 3 el JS) JST NAS (0) 
OP Sy dilbsa AL Sally SILAYI BAL ye 3 JAS pala Algdkl jan odol La Jsiual oya Oly "el Alay An ay 
hat ab Saat IS "end INI Ale JB leah SI Ie enda LA Pali ya andy SMS JS Jill Kits (23 
Lis Ulir YI Jaa Yg tetnlataal La Ata Igaitorla Jia dy oyetr la UI 3 JB ea Cal Megan dis Sh ISI inlet La dua 
AI Iles Ip3 Sy YA gt le tam at V3 NIAS Yy OgnAELI Vy Ngakak Y ENI, Il ale JU LS coil Y) 
AI Raba 0) Sl (LA SS aya Ji seby) LA SESI TAU Yy AA Yg 0,44 Yg dallar Y pola yA mk! “| 
UP Hg ALA Oh oles J3 Ulee jam OT elely O6YI JS ya SAI EA 3 LI elang cg al Ga ll 
AE Ay da padi Lb ASI plAd, Jadi you Sy Of aa AB pel Geleli day Kah! yA at. 
& 163 lg diadAY AKI 
MAIN Jah ya ear Ueahdoaly Ae panik! Gaal ll Sg Cena La jf GI yaa II and Gani Ulama 3g AI SL (dl all) 
Of kali aa SEAL An FA P3 ASI Kail Mg JL al Lalai LAU GAB La Lana OT SIN SS SS jl 
SA Val ang ae dl Sar Udi Jah Joel) jd elasutaYI pb yoy kmi OS ll, 
Ar dl li Jah oya Kelas Kan A3 Hay UT Apung JT ly db Jyaay Je MN, By ad ab: (Sh) 
Uta pat II mala Tama JAV Al ip eog Niia 32 Rail Remmll Il gor elerg «Ula Uilousol OSLY II Hye 
Sya sb VI Lb T: "Oya, do end! konon ala pal ol "egg yh ale O yak! F3 "enda YI elma tel Jl JAN 
S9 run oya Sy Ca dor pet Md ya TM smbil el komoanoy ago pd olga MU GE yeh ola JI da ya. 
ola Klo gai 151 Lela GAS PAS YA ab IG ON tg LAS Ad Lana gal ia Klo UST el yu 
Aly Call Loan j3 8 pala pall Gem ya ata IS Lah CP etil Less 3 yeah 4 Jaih plalI Gamal ata le ala 
Je dls. 
1. b. Kalau tidak, bagaimana cara mentaubatinya ? 
Jawaban: 
Diberikan kepada pemiliknya jika mampu. namun jika tidak mampu maka diberikan kepada godli 
amin (yang bisa dipercaya) lalu godli alim (mengetahui tempat-tempat pengalokasiannya). Jika 
tidak ada, langsung ditasharufkan pada kemaslahatan umum (masholih 'ammah). 
& 387 223 SIA DAY ad Hd JAS Andal 
bo (HA) oya! Gde (PA Kg Anji An) GOL) ya YAY € (Anya POLA Il Ga oya) Boladi a esl (laa Jaka EL) 
FAO Donaik dy. Uekontaah BSI of ane JL ya (pe NB ye EP) Sl (oma YO psen) us (REI) 
Leola 0701 Gdatil JI Io pnya Gentaakl KP OP € dng IAI 3 CE RO Sail day dB) desah Hb Ol day 
ya Jp US Babad! oat Yo) Gain YI JB ons Sp ad eneng Old al ig el Aa de US Bahas yaa OB «ore 28 JI 
pagi ILY ya 213 SUS V4 AS Snail Sd Uji SU II Jl A8) 3 JELAS Plak 0 pr3 op 
dilkia Yb Goes OLI 3 db Lan OA Ob CA mand Ai Laas Of Ale La Yo SI Aaja Ja 8 BI pl ya 
FA aon db os adaiil jl ae OP 4 Old Bolang. DI nadi nyai Al Gee jly Upd Allan Y al alaU VI, 
DN (AI ia bli Ga dur Ja ji Op lb. 
S7 293 2 Aa SN aa aa og Ca ni Fedi Hdb oral aa 
OS Of Ve Ups (BI bp (OP) lea le ALI Ji) Plis BY denana UI Lin oya Kasana (lS (AI GA) 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4321 ) 


2 IL aa LB TIP) ME Lal (og YO pan) Kaki 2) HBYI oyag Uaglan cd Laga jl Lula 
ag DIN de ANUS ») jaka Sala — JB Of IY — dipesan Sali Of Alay Fa OLS mkhl 9 33 Uakontaah BSI So 
mad 3 el Ole a33 men Ol elang ISP Ad HAJI ata Opo p Undil Also ellali ya el Lag Led yo yilai Ob A3 (ALA Ugal 
Gaet jasa al AI Jatah ya per Aaj gam d OA gus ol detil li ol op. 
Se 294 2 Aa lali Ubi MAL Asa Gal SG al edi de JI LP 
OB nat YP AI bea 0 detil jl Gentan GL UB tb 1 le (Saly ad JI Je MUSI 3 li BP Jp) 
Ubah yng Om MP ya Ja US Gakadl Una Yg Sapa JB ons US jl odong Ul pl Sig el de 4 Gekai ja 
OP BANI 3 Hb Lara Ol OP Aaj mail 4 Lan Of Ale Lely Kan Aaja Ja J8 IS (ASI Gg pd LS 
mad jas ya BI 3 lor Jly din Tenama Y SI Ugad Allan Y dil MUSI VI) Konon Aidl yA yP desai LS Hildin YU (mas 
DIL DA, 

Sumber : http://m.ppmus.com/bahtsul-masail/musyawarah-kubro/mk-ke-44/44-gratisan-internet 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/422837194405761/ 
1573. FIAIH OLAH RAGA 


Oleh Anggota Musy. Fathul Mu'in Il PP. AL MA'RUF 
Mukaddimah 


Sungguh olah raga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sisi lain insan dunia. Berbagai 
macam cabang olah raga yang digelar selalu saja banyak peminat dan penggila lebih-lebih cabang 
paling spektakuler sepak bola. Sehingga tak begitu mengherankan kalau cabang yang satu ini 
begitu memiliki daya tarik tersendiri, sampai-sampai mereka para gibol rela meluangkan waktu 
dan menghabiskan banyak uang hanya demi sebuah kepuasan dan kegilaan dalam mendukung 
team kebanggaannya. Padahal tak jarang pula mereka harus berurusan dengan pihak yang 
berwajib akibat tawuran antar suporter atau merusak stadion hanya karena teamnya kalah. 
Sementara itu, media massa sebagai perekat komunitas pun ikut andil besar dalam menjelajah 
gagap gempitanya berita dunia olah raga ini, hari demi hari selalu saja ada berita yang menarik 
disimak, mulai dari pemain asing yang berimigran gelap, pemain melakukan doping sampai 
kehidupan pribadi para pemain idolapun tak luput dari sorotan para kuli disket tersebut. Memang 
tampaknya dunia ini serasa sepi tanpa adanya olahraga. Namun sebenarnya bagaimana toh 
hukum olahraga ? Berikut ini adalah ulasan pernak-pernik olah raga dilihat dari sisi hukum figh. 
| Postingan : Mbah Cemeng |. 


KLASIFIKASI JENIS PERMAINAN DAN OLAHRAGA 
Dari sekian macam cabang permainan dan olah raga yang ada, dapat dibagi menjadi dua: 


1. Sarana / alat untuk berperang seperti: pacuan kuda, unta, gajah (musabagoh) dan memanah, 
menembak (munadlolah) dll. Hukum mengikutinya sunat baik ada janji iwadl atau tidak. 


2. Bukan sebagai sarana/alat untuk berperang seperti. Yang kedua ini dapat dikelompokkan 
menjadi 4 : 

a. Permainan yang membahayakan seperti tinju, panjat tebing, gulat, akrobat (sircus), terjun 
payung, pencak silat, tinju, matador dan sebagainya. Hukum mengikuti permainan ini boleh 
selama ada penyangkaan kuat akan keselamatan sang pemain dan tidak ada perjanjian 
iwadl. 

b. Permainan yang mengandalkan kepandaian otak seperti catur. Permainan ini boleh selama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak menjadikan lalai meninggalkan sholat dan tanpa ada iwadi. 

c. Permainan yang mengandalkan keberuntungan semata seperti dadu, domino, remi, yang 
hukum mengikutinya mutlag haram. 

d. Permainan yang menggunakan hewan. Dan permainan ini mungkin terjadi : 
2 Menyakitkan hewan seperti: adu domba, kerapan sapi (sesuai kabar yang diterima), 
sambung ayam dll. Hukum permainan haram mutlag. 
2 Tidak menyakitkan hewan seperti adu burung (manggungj)i dll. Permainan ini boleh bila 
tanpa iwadl. 


A. HUKUM GULAT, TINJU DAN FOOT BALL. 


Olahraga gulat diperbolehkan selama tidak ada iwadl dalam perjanjian akad, kecuali bila mengikuti 
ulama yang mengatakan boleh mengeluarkan iwadl dengan bertendensi dari lahiriyah hadits kisah 
Rasulallah yang melakukan gulat dengan Rukanah yang menjanjikan iwadl. Adapun tinju yang 
notabene-nya membahayakan seperti memukul kepala, juga diperbolehkan selama ada 
penyangkaan kuat akan keselamatan seperti pemain memakai helm pengaman, tidak 
menimbulkan permusuhan dan tidak ada perjanjian iwadl. 


selanjutnya cabang yang paling banyak menyedot perhatian insan dunia: sepak bola. Sepak bola 
seperti keterangan diatas adalah terkategori olahraga yang bukan sarana perang dan hukumnya 
diperbolehkan selama tidak ada “iwad. Lalu bagaimana dengan menontonnya? Jika pemain dapat 
menutup aurat, maka tanpa memandang penontonnya apakah sejenis atau tidak hukumnya 
diperbolehkan. Dasar diperbolehkan menonton pemain yang tidak sejenis adalah kisah sayyidah 
Aisyah ra. yang pernah menonton permainan perang-perangan (hirobah) yang dilakukan oleh 
shahabat laki-laki, beliau bukan melihat aurat tapi gerak permainan. 


B. ATLET WANITA 


Olahraga yang menjadi sarana perang sangat dianjurkan bagi laki-laki sebagai sang ahli jihad. 
Namun bagi kaum hawa yang terang bukan ahli jihad tentu hukumnya berbeda. Jika mereka 
melakukan musabagoh atau munadlolah atas dasar perjanjian 'iwadl, maka ulama' khilaf: 
sebagian mengatakan haram dan sebagian lain mengatakan makruh, dan bila tanpa 'iwadl 
hukumnya hanya makruh. Semua itu dengan catatan tidak terdapat unsur tujuan tasyabbuh 
dengan laki-laki. Menilik alasan bahwa wanita bukan ahli jihad maka semua permainan atau 
olahraga selain sarana perang juga diperbolehkan bagi mereka selama tidak ada iwadl dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum diatas. 


Lalu bagaimana bila olahraga yang diikuti kaum hawa adalah sepakbola, tinju, angkat besi, 
binaraga dan gulat? Olahraga yang penulis sebutkan adalah jenis olahraga yang identik dengan 
kekasaran yang menjadi ciri khas laki-laki pun pula sangat bertentangan dengan karekter wanita 
yang lembut penuh perasaan. Untuk itu olahraga tersebut tidak boleh dilakukan oleh wanita 
karena alasan tasyabbuh. Kecuali keadaan berubah seperti yang terjadi dinegara-negara kiblat 
sepak bola benua Eropa. Hukum diatas lepas dari mungkarat yang hampir pasti wujud disetiap 
pertandingan-pertandingan. 


C. KONSEKWENSI BEROLAHRAGA 


Setiap sebab pastilah akan menimbulkan akibat (musabbab), baik akibat tersebut menjadi tujuan 
atau tidak. Dalam permainan gulat dan tinju misalnya, hal-hal yang tidak diinginkan sangat 
mungkin terjadi, seperti retak tulang dan nyawa melayang. Dan dalam hal ini tentu cedera atau 
kematian tersebut biasanya dilakukan oleh lawan main. Oleh karenanya, figh secara tegas 
menuntut tanggung jawab dari pemain lawan tersebut dengan harus membayar diyat atau gishos 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4323 ) 


sesuai dengan unsur sengaja atau tidaknya (khotho'), lantaran antar pemain tidak memberi izin 
secara lisan kepada lawannya akan adanya akibat buruk yang akan menimpa. Sedangkan 
melakukan tackling untuk mengambil bola yang dikuasai lawan yang lazim ada dalam permainan 
sepak bola hukumnya adalah haram apabila ada unsur sengaja. Lalu akibat dari tackling tersebut 
hukumnya sama dengan akibat dalam gulat yakni tanggung jawab gishos atau membayar diyat. 


D. RITUAL MENDATANGI DUKUN ATAU MAKAM KERAMAT. 


Untuk menambah kepercayaan diri dalam bertanding, mendapatkan kekuatan supranatural yang 
menjadikan tambah kuat dan mendapat berkah atau sekedar mohon do'a restu adalah sebagian 
dari sekian tujuan seorang pemain/atlet yang akan melakoni pertandingan atau pertarungan. 
Mereka begitu bersemangat pergi ke tempat orang-orang linuweh, paranormal atau makam- 
makam yang dianggap keramat. Lalu haramkah semua ini ??? 


Seseorang yang memohon kepada Allah dengan menjadikan seorang yang sholih atau amal 
sholih sebagai tawassul hukumnya sunat dan dianjurkan. Dan apabila memohon kepada 
seseorang baik yang sudah mati atau belum namun dia tetap mengi'tikadkan bahwa Allahlah yang 
dapat memberi manfaat atau madlarat, maka permohonan semacam ini tidaklah diharamkan 
meskipun tidak baik. Ketentuan ini sama halnya ketika kita minta “ilmu kekebalan tubuh” sama 
mbah yai. Bahkan jika sekedar “ngalap barokah” kepada para waliyullah malah sangat dianjurkan. 
Sedangkan apabila dia beri'tikad bahwa orang tersebut bisa memberi manfaat atau madlarat, 
secara tegas hukumnya haram dan orang tersebut kufur. Tafsil ini pun juga berlaku untuk 
kebiasaan atlet diatas, karena kita tidak bisa mengklaim yang dilakukannya adalah haram dengan 
tanpa memandang sisi tujuan. 


E. KEDUDUKAN WASIT DAN HAKIM GARIS 


Dalam pertandingan sepak bola atau tinju yang resmi wasit adalah sebuah keharusan. Wasitlah 
yang akan memimpin jalannya pertandingan sebagai sang pengadil lapangan. 


Wasit dalam kaca mata figh bisa berstatus muhakkam apabila diangkat secara lisan oleh kedua 
belah pihak yang akan bertanding. Dan jika tidak diangkat oleh kedua pihak seperti ketika 
pertandingan diatur dan dijadwal oleh panitia atau organisasi yang mengurusi olahraga maka wasit 
hanya berstatus sebagai rais atau mudir yang diberi hak mengatur semua yang ada dalam lika-liku 
pertandingan, mulai dari memberi peringatan sampai menentukan sah dan tidaknya gol. 
Sedangkan status hakim garis adalah sebagai syahid. 


B. ANGGARAN NEGARA UNTUK OLAHRAGA 


Setiap tahun pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan anggaran khusus untuk cabang 
olahraga. PSSI misalnya sebagai induk cabang sepakbola Nasional setiap tahunnya harus 
mengeluarkan kocek -selain subsidi dari sponsor utama- untuk club-club peserta ligina, 
pembinaan team PSSI junior, membantu klub juara liga ketika mengikuti piala champion dll. 
Sementara pemerintah derah pun juga harus memberikan dana milyaran untuk menyokong club 
atau cabang olahraga di daerah. 


Sebenarnya bolehkah menggunakan uang negara untuk urusan yang kadang banyak terjadi 
kemungkaran-kemungkaran? Jawabnya tentu: jika ada maslahah maka boleh dan jika tidak ada 
maslahah tentu tidak boleh. Dan kami menganggap penggunaan uang negara tersebut hukumnya 
haram karena tidak adanya maslahah apalagi jika banyak terjadi kemungkaran. 


E. MENGGELAR EVENT OLAHRAGA 
Diakui atau tidak, olahraga adalah hiburan masyarakat yang bisa menghilangkan segala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepenatan aktifitas sehari-hari agar tidak cepat stres. Perhelatan akbar dari berbagai cabang 
olahraga yang diadakan oleh pemerintah diakui sangat menghibur mereka para maniak olahraga, 
meskipun pemerintah sendiri kadang harus menanggung kerugian lantaran pemasukan tidak 
sepadan dengan pengeluaran. 


Entah atas dasar apa pergelaran tersebut, yang jelas dari semua macam event olahraga baik 
berskala nasional seperti Liga Indonesia maupun internasinal seperti piala Tiger semua masuk 
dalam satu lintas hukum yaitu: jika cabang olahraga yang diadakan mengarah pada persiapan 
jihad maka mengeluarkan uang negara diperbolehkan, dan bila tidak begitu maka boleh selama 
ada masiahah serta dalam setiap pertandiangan tidak terdapat kemungkaran-kemungkaran. 
Kalaupun toh ada maslahah, pemerintahpun tetap harus memperhatikan dan lebih mengutamakan 
maslahah yang lebih penting dan krusial seperti membangun jalan-jalan yang rusak, penanganan 
tuna wisma dan orang gila dll, 


F. SANGSI KEPADA CLUB 


Sudah menjadi aturan tertulis dalam organisasi olahraga baik cabang sepak bola atau basket, 
apabila diantara pemain atau suporter pendukung ada yang melakukan kesalahan seperti 
mencederai lawan, melakukan doping atau jika superter, mereka turun mengganggu jalannya 
pertandingan, maka berhak mendapat sangsi yang telah ditentukan oleh induk cabang olahraga 
tersebut. Bahkan kadang club yang dibela pemain atau yang didukung suporter yang juga harus 
menanggungnya. 


Dalam Figh Islam tidak dikenal hukum “kesalahan seorang tapi sangsi dibebankan kepada orang 
lain”. Suporter -seperti Juventini, Bonek Mania dll.- bukanlah termasuk komponen club, oleh 
karena itu ketika suporter melakukan kesalahan yang sampai harus mendapat sangsi seperti 
harus membayar segala kerugian atau harus melakoni pertandingan usiran yang ditanggung club, 
maka sangsi tersebut tidak benar. Kemudian apabila club harus didenda akibat kesalahan 
pemainnya, maka baik pemain atau pelatih berstatus ajir (sewa) atau tidak hukumnya sama 
dengan suporter diatas. 


G. STATUS PIALA DAN SABUK JUARA. 


Piala bergilir dan sabuk emas adalah materi permasalan disini. Jika kita menengok piala UBER, 
THOMAS atau gelar tinju WBA, pasti kita akan tahu bahwa piala atau sabuk tersebut harus 
dilepas saat sang kampiun kalah. Sikap Islam mengenai point masalah ini adalah sebagai berikut: 
Pihak penyelenggara adalah orang yang punya wa'du (janji) memberi pinjaman (ariyah) berupa 
piala atau sabuk juara kepada siapa yang menjadi jawara sampai kembali diadakan pertandingan 
perebutan. Berarti piala atau sabuk juara tersebut berstatus muar (pinjaman) yang tidak bisa 
dijual. Hal ini sesuai dengan kenyataan, yakni ketika sang juara bertahan kalah maka harus 
menyerahkan piala atau sabuk tersebut kepada sang juara baru. 


G. MENJUAL CLUB 


Bagi mereka maniak bola bukanlah hal asing saat mendengar club dijual. Klub yang mengalami 
kebangkrutan akibat pengeluaran dan pemasukan yang tidak seimbang atau sponsor utama 
sebagai pemasok dana kebutuhan club bangkrut akhirnya membuat pemilik klub terpaksa harus 
menjual clubnya baik sebagian atau semuanya. 


Membahas kasus penjualan klub ini dapat ditilik melalui bab iktishos yang berupa hak asbag. Jika 
club adalah sebuah organisasi, maka club termasuk ikhtishos yang tidak boleh dijual, namun bisa 
dilepas tangan melalui tanazul. Secara de facto menjual club saat ini biasanya termasuk juga 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4325 ) 


pemain, pelatih dan aset yang dimiliki klub dalam lembar saham. Jika benar demikian tentu 
penjualan tersebut sah dan masuk gaidah tafriyushhofgoh yakni dua akad dengan satu harga, 
club lewat tanazul, pemain dan pelatih lewat ijaroh dan aset lewat bar'. 


H. SIKAP PEMERINTAH TERHADAP TINJU NASIONAL. 


Kenyataan dalam bertinju, pemainnya ada yang memakai helm dan ada yang tidak. Biasanya 
yang tidak memakai helm rentan sekali cedera bahkan bisa sampai nyawapun melayang. 
Sedangkan yang memakai helm frekwensi cederanyapun relatif sangat kecil. Seperti yang telah 
dipaparkan diatas mengenai hukum bertinju, maka disinipun tetap merujuk hukum diatas. Jika big 
macht dilakukan antar pemain mahir versus pemain mahir atau semua memakai helm pengaman 
dan terjadi kecelakaan, maka pemerintah tidak berhak melarang lantaran hukum tinjunya tidak 
haram. Namun yang menjadi polemik adalah yang mati terkategori ahli maksiat atau syahid? 
Dalam menyikapi kasus ini tampaknya ulama' berbeda. Sedangkan apabila petinjunya tidak mahir 
maka wajib bagi pemerintah melarang, karena bertinju hukumnya haram. 


I. ATLET PELATNAS 


Dengan segala upaya untuk mengharumkan dan mengangkat nama bangsa dimata Internasional, 
pemerintah melalui olahraga menjaring pemain-pemain berbakat untuk dibina dalam pelatnas 
melalui induk cabang olahraga yang mengurusinya, seperti dalam bulu tangkis ada PBSI dll. 
Setelah mereka melewati porsi latihan yang ditatapkan pelatih masing-masing atau dikirim berlatih 
ke negara lain, merekapun dijadikan duta bangsa lewat diikut sertakan dalam event-event 
internasional seperti Olimpiade, Asian Games dsb. Dan ketika menjadi jawara atau kampiun 
merekapun mendapat hadiah dan medali. Lha yang jadi masalah untuk siapa hadiah tersebut? 
Kita tahu bahwa mereka bermain untuk dan atas nama negara, jadilah mereka pekerja atau 
pegawai negara. Dengan begitu hadiah yang diterima menjadi milik negara, kecuali jika hadiah 
khusus (bonus) atau jika mereka bermain atas nama pribadi. Sedangkan perjanjian potong pajak 
negara sebenarnya adalah, jika mereka bermain untuk dirinya sendiri, maka tidak boleh ada 
potong pajak kecuali atas dasar kerelaan, kemudian jika bermain untuk negara maka jika —misal- 
hadiah yang diterima 100 juta dan dipotong pajak 30 Yo maka yang 70 “4 tidak boleh atau haram 
diterima atlet, karena semua hadiah tersebut adalah milik negara dan pemerintah memberikan 
hadiah kepada atlet tersebut tidak ada dasar maslahah. 


WA IBAROTUHA : 
e Alat atau sarana perang 
(21307: su 
Sgis JIE dede Jera Siak! 0 Shara LS Gaya 3 GL Jas Is any Oaya SI (ala mai, Jp) 
JAE Temadil PIPI Aing JB Of II JII 3 A3 la olga de dyy EI Halu! py3 Ol del, 
Uas ds Aldi 
e Permainan berbahaya , perkiraan , pemikiran dan menyakitkan hewan. 
(26214: 5 sh 
bgwat SUS ang Say Pr Upah Ea A3 plan JA Y Bl yay Cajly Bade 2 II OY Olla La die pelad —al 
Bb ESA Yaya papi Ale ya UE) Uillan ja pl 3 lal ya Gan Ko padi LL MS) Redi Ala ad) 
Il Gal CI La ISA Ud RAN RA VI SUS Ale oddy DA 3 Upadi PAS Aa PI al alel BULAI 
SE JEON Leie AI TAIL pekat AE BILA ya la Gady DANG BU ab al aj Oky LIL LI 53£ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4326 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AV US ybs lai BU Ls Wa Pa Bal G. 
(425 2/424 : s6 dl) 
Ibe AI 4Sat adl be ajh Jab yag dekan BISU Koboliny IKAN Ran la NAS) Lian pl pad cal SY 
Ul Aida. 
(29518: pdl au) 
dya GI Balyy Bday je (En nadi BS dh La ya) eka pb (mama dedak AM RAY) 
IN ari Ai ema SIN) GAM Judi Okasna Ol A Jatl Hey Bahan yag (yang NI gas Ay) 
LA Geling 3 All La Ga IU . gede Kalkun oya 2 JP SSI Ori y JAN dj Kana Lai ap j3 
AU At ya Ala GL. 

e Gulat , Tinju dan Foot ball 
4294 2 Je gaya! 
BS ya 23 ab Pai Je Urat MANIS oya orjay — JB Of I — Annan 3 GS ya LI ola JL An 
MP Vla Silbr Ea dale mid! JA laga Ly la sy Ainan dab la CE ea Ol leIS si Ls, 
(5/280 : Jadely 
Jb 2S Una Okt B02 Yg UlgledU Cam ding REI Kala bb dl 5) Laole SG alel MLa ISI YA ang 
ktm OI de 
42412: gel 
Jae Bg bl pend 3 at Le MS AI BSA ya ji SIS BAE CAM gi JS Olgked AI NS, 
dell Sale 3 Lalai. 
307-2/1306 15, WI 
Ob Jess Ode ny Uya EN Wal! maag Op JII ya Le Gde Gal la Uda Ria mai Ailee 
SE NI de dg HI Wild! 53 Of elely gir TES dala Jetakaan 3 Sitagk! 0S laa LS pdl 
AI Lamb de Hill 7L SG Tanedel PIL At0y —JU Of J- Ja. 
AM / 6: gek) 
Hang Saji UI le Lao G Uady — JE OT II del, Leah) SS (MS Pa HAN ob 
Vla yo Aha ab ya ay UljadI eiaani Aaja Yg, AL) ea Loji Ul) Alaaly. 

e Atlet wanita 

5/250 : Jl 
Kg PSS Ik Ig ank JB Oni Um JAN LS Aly Jon og Well 73£ Yy Sama! JW nakal Ilr,U dy 
Ie data Ati | Cage ye dm SAI elang Ale bl aka oil Aile Aislias, jlu La arya, 

e Konsekwensi berolahraga 
(99 5 SEN Henub 
PP ma SUS ha) 3 Il pel (al ) Lena) — oekag AL OP? (lady BII Ale JUy — JB Ol JJ 
Hk V1 OI ALI dala JB9 . abg Gal Lada ya EL ag Ogah Ray) Gg AI 3 al Oya cad 


as Iyabia | Con 0 plane Uya de dpi AI dual OP ory da pas Ui ya AS 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4327 ) 


(120 /4 : ud leh 
IA saj las DALM ON Al sa oa ENI Al La Laga JS Ao Po ae Ie lek IE ) 
OSYI are oa Kls Ga Y IS 3 Allan Y Ol os Y IV dl ebay Loud JU pas bj. 


Ritual 


(297 2 ega jam R12) 
deg! eh Jp lb de NA hy Ra Legal 3 La Log jet yag era ska IU Jul Ul, day 
Jbk AI yag LS pnya OS OB day eny and oa Setlay Jadi Ul Jl Olga Gala gag ALI JasYL 
2Uissl aa dilaga Elia 3 JA IIA Jang ola OS Uly JAS pad AN V3 ya ta aU ASUS PIL 

bad Alah OS Ol aj pas ALE AYI 3 AG Ola SL ya Al Of. 
(281 /3 : gel 2) 
slow SLAI Of IP Sl JST 2 at JB LAgong VI SULa 23 JS AYI AYAT UP AI aa Jak (RV) 
SY Sg Jae AP Dj Usa jl Lo pb ya CABAI Oya IA dan La Gde Jo RSI gali Ato y ola 
YAI Ka Yg Ola IL Elena! ya MY Lerly OJU A8 Ode de ory il Ad el pel LL oya YAI Jl jan 
Oya par 
(291 /3 3 gl A2) 
BSA eU TP pls Gde SUN padi Jang JB Ol II del dong ya la (padi Open) Up 
la J3 Apale obat ag yA ayal edla3 Gaal) eh elemaYIY Ari Coat. ASLI Ob, PA) Lues 
Bh AI Ol jg diley Jae ol GS GAY enda LS ly. 

e Wasit dan hakim garis 
(SI272 2 HN Ie ar) 
SAI eng UV Kemal at Of Lah Galy Unas ji duo oa ag Le le Olutals Go AI Jae 0G Of ag 
ade Peily mona Al Al ya Wal S3 blush J4 s3 

(M270 : 3 a23 3503) 

BEI P3 pay JI maka pas Lain elang tea Koma ola Ags PAI UUS ALI) yea— La IPP 
(96 di LI 
oa rale! oyat ya Lal da on JS ed Jera Ta! lah | Rab OIL ALAN gal) ISI ce ga II JI 
Tama pekan dala Al aa Sgp Kngh Ay (liong Tail By 4 Balap pyalay alay Ka say Ha 
Aa) Aejagag el JAS CLS plg Ladki OI Booty ega pa. 
(205 » ey 31 
ya EN Oyg3 AI AV 4 Letonlaah Jadi Lb Agad Ganong Lebih (LAI tele UR Ce UU RJ 
WI) (Hm yi AB —JG Of Jl deg pro Od Ade CL —JB Of Il oyalay sadtag saj ay yag mela Sa 
ar Rar VP USA Y Aaakon oya at md CST Ula Lang LIL by Le Play 
e Anggaran negara untuk olahraga 
(83: MUI 4 okeh 
il Ia yaa pLYI Si 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4328 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e Menggelar event olahraga 
(309 /2: syeh 


St ya ah Il ya BIS Aa Ala Lain Gia ya PLAY Jai OLS NI Ih GUY ya oral ab ya JW Lb, j3 
JW Jha ya BY NAS (aa Ali LAN Ta ya II Ika OS) EL pa ya JM aa ya er MOS) JW 
js. 
(84: FUndl, ola 
BPN HW em nga Of dB al (lan) 
e Sanksi kepada club 
(17474: ya meddl) 
GA ombak KS Ga Ki Kadas SAI Udi FT PW Wale Oei HEY MW SA LI DIY OF NI) 
La JUS g LebY adat lay dani Kila ika Amel) J3 pt Umi Ja F3 YG Geli! Leak Ja LSI) Lt 
dan Call SIH all aini Ae SU GI deli Sad Ol AO yang NS 
e Status piala dan sabuk penghargaan 
(263 : padadimahl ad 3) 
AS S3 3 Ol JII JP SSI Kn Kay al tan ya Ja Kogan HA Ank ea Of de wa HA 
OS Ol Are BjI Kang WS Ag NAS Vig aj Sy Kemang AI bejad Of Ula JB slaladi ST dala Bapak 
HO Bu UAS Kdi al 3 abad 0 elagI Ko yng olesi an, al CL Call Us 
ikal. 
(31280 : ga cd!) 
kale diah! le Any paka UU alert Oly Jonad par aa ME AYY Ale MD OS oli Is JW Lal, 
Ay Sg US BY de JAM Of JPG WULI de 8 ci NS OY Elia md HI OK Ol da) 
Ang Alb ld BULE Lagi JadelNS p JII oya OS JI ta Laoly Adly OIL. 
(196 : FU 4 ol yi 
coy dadi HiliaS Jis Andiall Lely JG Of Ij— da3 cl al III ing Lan Randal y Ona Lah SUAI Rao udi 
la Bala dindit, gl SAI Aa metal SUN Oo p Lis VI Ll US) ennarsle SBN, pelisS ) laut tandas, 
CAN 3 BY Yy laba Bold Gaal p ASI Ola yag —dB Ol Hd Gea. 
e Menjual club 
(191 : Fund, olah 
oa SS asha Aan jl OB ya SA SM ya Sendi oil Ig mami 3 JII Jilaa Ay MUG Sy 
Asking Jap ly Joel G3 gelas YI Ul G3 JB Of JL SIS ya La ya da2 ayal y Mela Sa deh Kea 
Bp aya ASI ah Lead La Y 3) Gila 
(336 /5: gel ai 2) 
ora EN (Go gl AJB LAS daa Yy Ang aa Y AI HI SI JB OT Il dan dy all Jas Gb yag 
CAME Gn pe My dng Tama II, Rabb! GAS Fa Ella Gong Ella se dil ya 2 Uk. 
(2374 J3 2 (MY Aid ot 2) 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4329 ) 


OUY ojl yr pas Ie eeabina SU) mal Ika Oya elekil! jang OS Oly Al Reina VI Ga ga IS LA 
JA dieng Aly meal dong Cl JL. di2 Jail alus 
(TO: PURI, NI 
NONE Lady Hal 3 SA IN Al Um AS 3 AL Ol gag Kikan jadi Bell odla yag ( ad) 
JI AG ONE GW, JM 3 Annali Lagonol Olper3 . 

e Sikap pemerintah terhadap tinju 
(AT Gal 2 
Sido 9 ptad Up RAI dalah Ar lal al ALS Jat ye Ifan Ona Bailey Jai FI) mal jl Sa oa pl PU 
CA AAS oa 2 APEL | Lasmly oyI 3 balet) 3 YIy GI BA 3 At Are UI 
seed Al Gak Gde Ke my hg Kansil Jana Jd petetalah AI Bg megh ye CN meban de 
2 key AI Ap AU SUS pg dl Lain PALA ing ORANG Sd dab le Jally CU ena md JS) 
NN. 

e Atlet pelatnas 

(B4: Pun, NT) 
S3 de play Olla Load Jd 3 jg RAY, OLI Y JET II Ri SA YUL JSI Jean YI ana (Gta) 
Ed JUS ASI Ate Yy 0 JUN JA) SY Lap Usah oya daki Gatal jl Rel IN Ob ya. 
(ST 2: GAJI slam) 
bagas) ily adl Jaya BC ya Rabba A3 La gag (KN ) Kemang KAI Gde Jerap LSI Ling. 
(IT I2: GEJI Slam) 
Las dsb Ol an JA Old, SL Ae d3, JB of IP lb ll Bi Ie Ita YI yag (ll, ) 
din Gadi Kab laka Al, 


1709. MEMERANKAN NABI DAN MALAIKAT DALAM FILM 


PERTANYAAN : 
Princess Kalijogo 


Mau tanya yaa.. Misalkan mau buat drama atau theater tentang nabi Sulaiman, bolehkan sosok 
nabi Sulaiman diperankan....? Terima kasih jawabannya 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Memerankan Nabi dan Malaikat di dalam Film 

Deskripsi Masalah : Pada zaman sekarang banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk 
menghasilkan uang, termasuk diantaranya menjadi seorang artis. Dengan hanya bermodalkan 
tampang, apabila sukses seorang artis akan mendapatkan milyaran rupiah dengan mudah. Tapi 
konsekuensi yang harus mereka terima adalah menerima apa saja peran yang diberikan 
sutradara, seperti berperan sebagai perempuan, nabi dan malaikat. Tidak hanya para artis yang 
mendapatkan untung yang besar, tapi para produsen film juga akan untung besar apabila hak siar 
dibeli tinggi oleh pihak stasiun TV. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4330 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pertanyaan : Bagaimana menurut literatur figh tentang orang yang berperan sebagai malaikat, 
nabi dan lain-lain dalam film? 


Jawaban : Haram menurut ulama' kontemporer sebab dua alasan: 
1. Istihza' (pencemoohan) 
2.Takdzib (pembohongan) 
OS gas US) SAI SUII Nakan pegi SI Uang HS Union SM Jan jg es LL ya RAL YA ya PST elalal pul 
ae Jas beng SUS ya Il dl Ain Ling UE Ot SUS Jaka oya — JB OT If — INI Td) lari! 5 yaa Any 
Pan op og yuko. 
132 2 SIA Kana 2S AN Hd ALVI G PLAN IMS 
baka g — Rel SILAT de gl — ILY ya Laga Ran mah dl SAN Of Lab A3 GILA adl Ol UI pai Ul 
S3 Jing Ang Bal Jaka Jon) syaaiy BV oya Aid! ana ya JAS (DAY 3 PA Je Leamdi 2 pall g oya Jasata 
Wp ska Yly ASIDUN 2 ya Cdi lai all al 
Sumber : http://www.ppmus.com/bahtsul-masail/musyawarah-kubro/mk-ke-44/53-memerankan- 
nabi-dan-malaikat-di-dalam-film 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4384317195129751 
1759. DONOR ASI DAN RODLO' 


PERTANYAAN : 
Khamidah Nda 


Assalamu'alaikum wr wb. Tadi sore di tv swasta ada berita - donor ASI (air susu ibu ).. caranya 
ASI di ambil dari ibu dan di masukkan ke botol plastik, kemudian di kasih ke bayi..... Yang jadi 
pertanyaan cara donor ASI tersebut bisa menjadikan rodho' tidak ?. 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 
Wa'alaikumussalaam. Coba lihat Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 1994 di Sidayu Gresik : 


Masalah : Ada pendapat yang membolehkan “Bank Air Susu Ibu” dan ada pula pendapat yang 
tidak membolehkan dengan alasan bahwa ASI yang dianggap benar adalah harus dengan secara 
langsung menghisap/menyedotnya melalui puting susu seorang ibu, dan bukan dengan cara 
memasukkan melalui tenggorokan atau yang lainnya setelah susu seorang ibu sudah diperas 
terlebih dahulu. Pendapat siapakah itu ? dan setujukah bapak dengan pendapat tersebut ? 


Jawab : Pendapat yang menyatakan bahwa rodlo' tidak menyebabkan mahrom jika tidak langsung 
mencaplok puting susu dan menghisap darinya adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Atho', dam 
Imam Daud, sedangkan jumhur Ulama' tetap menyebabkan mahrom dan musyawirin setuju 
dengan pendapat tersebut 


Dasar pengambilan : 
dawai 138,5 Tea) ol : 


CARA 3 ai 3 al eka Ab PI SH Va SIA ep NS SAE ab ga Lan dil 3 0 jl 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4331 ) 


5 yani G3. 
d3 al sUas d3 Aa sala gg Ra) Llnol sai & re) d! JA yg CI UX Tang Ya Pa sa Fei ta) ala la 
Ora Je db Club ya Jaan MY) pjk Sya yg dwi 3 e- ul, Ab ya Ika oY L yours! 

Aida. 

Il nb de Ala DV cogia gal Olyy Call Kei el JASLYI PLN Klu dal AI aka GA GS Agra opal Sl al 
pe es SI Jaa V3 ya es sb Ika X5 ISI Jis HI, CP Oa gluu Ol em sUS YU Juan Ca 
Keabsyahan hibah/donor maupun jual beli ASI hanya dipandang dari sisi materi ASI saja ('ain al 
mauhub/al mabi") belum dipandang dari berbagai dampak yang ditimbulkan ketika ASI hasil donor/ 
jual-beli diminumkan kepada bayi. Jika pendonor/penjual dan pembeli/bayinya jelas maka hal itu 
tidak mengapa, karena sudah bisa dipastikan kejelasan hukum rodho'nya jika telah memenuhi 
syarat, namun jika pendonor/penjual tidak jelas seperti praktek bank ASI, maka sebagian ulama 
menghukumi haram memberikan ASI tersebut kepada bayi, karena akan menimbulkan 


percampuran ASI sehingga muncul keraguan tentang status bayi yang suatu saat akan bisa 
menjadi jelas. 


Ta'bir: Figh Islam Juz 7 h. 5085 : 
C3 poppy le Silet CLS Rakitan Abd Lagian JS Aeday Ontal al (3 lor Lah Jalil anu: 
1. plataYI Jay CAASUL Lead Anal) Rat! Slalu jang Amil aa M yeb £ Ra AI aa RP Cal Iyy Ol 
Us. 
2. Aadloel! AISI dag pdl Aneka oya seyak! & La Comill ya AL LAI PL Ummi Road ade p Lo ping AOLAYI OI 
hg gl Jan YI SI Tanpa HA Say em ds. 
BA RE YG SAS Ob II aan OI EU ae dy 3 AYI Pd 3 Rela YI SUN Ol 
AI Sa Gea SI ANT gl Ale AA! oa All TS. 
bete PLP RU ALI PI 3 lia ada La ebi ata Yo ES LB de eluy. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456097141079766 
1873. HUKUM TRADING FOREX / PERDAGANGAN VALAS 


PERTANYAAN : 
Athiyyah Ilahiyyah 


Mau tanya... Bagaimana hukumnya main FOREX ?? Menjanjikan soalnya dalam dapetin uang 
banyak tanpa banyak usaha. Cuma lihatin pergerakan transaksi saja... 

JAWABAN : 

2 Oshish Al-Fathawi 

Jika yang dimaksudkan adalah perdagangan VALAS atau valuta asing atau mata uang asing, 
maka itu diberbolehkan jika berlangsung di pasar spot (pasar tunai) atau serah terima langsung. 
Contoh, pak Sadono Riyanto mempunyai uang seribu dalam nominasi dollar yang kemudian 
ditukar di money changer (tempat penukaran uang) kedalam mata uang rupiah di hargai dengan 
kurs beli Rp.9500. Hal ini hukumnya boleh. Demikian karena ada hadits dalam Shahih Bukhary 
Kitab al-buyu' bab bai' al-zahab bi al-zahab : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hb HS BAU ed, KiadU CAH | yang 
Juallah emas dengan perak dan perak dengan emas sekehendak kalian. 


Adapun jika perdagangan valas itu di pasar berjangka atau futures yang biasa dikenal sebagai 
trading forex maka ini haram hukumnya. Penjelasannya sebagai berikut : 


Forex itu termasuk kedalam transaksi berjangka atau juga dikenal dengan sebutan futures 
contract. Dalam dunia keuangan merupakan suatu kontrak standard yang diperdagangkan pada 
bursa berjangka, untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu 
tanggal dimasa akan datang, dengan harga tertentu. Tanggal dimasa akan datang tersebut 
disebut dengan istilah tanggal penyerahan atau dikenal juga dengan istilah delivery date atau 
tanggal penyelesaian akhir (final settlement date). Harga tertentu disebut dengan istilah harga 
kontrak berjangka (futures price). Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut 
dengan istilah harga penyelesaian (settlement price). 


Intinya, forex ini adalah jual-beli dengan harga dan penyerahan di masa yang akan datang. 
Kontrak semacam ini haram hukumnya. 


Dasarnya adalah hadits riwayat Imam Muslim : 
AA Je ae 
(Rasul melarang jual beli 'hablul hablah") 


Imam nawawi ketika menjelaskan hadits ini berkata dalam syarh shahih muslim : Ulama' berbeda 
pendapat mengenai arti pelarangan jual-beli hablul hablah. Mayoritas ulama' berkata : hablul 
hablah adalah jual beli dengan harga tangguh sampai masa unta melahirkan dan anaknya 
melahirkan. Imam Muslim menyebutkan dalam hadits ini keterangan (tafsir) dari ibnu Umar, 
pendapat ini dipegang Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pengikut. 
S3 day Uang Ala BUJI als Of dj Jera ye gadi yA 1 Kelam JUS ALI Jo at OP SL ALAN G elaldi Halal, 
HE yag ABU LIL JB Ag aa ah Small lela Legi Ia 3 lama 
Dalam al-majmu' syarah al-muhazzab, imam Nawawi menyatakan : Penjelasan: ulama' 


bersepakat bahwasanya tidak boleh jual beli dengan harga (tangguh) sampai pada masa yang 
tidak diketahui. 


d3 Jet Il oa adl AA Y la AA 1 TAI 
PN 

AS ep YO (107 se ed! b2 UU JUL I...... Us pi Og pi OLI mad Koma ID pda | JG — Reiki 
mad BU ab BAa media Uu JU 38 sdy 
Ceslal Laghas OA UT SI: Ge le yi lala Ul, 

Ana tulis yang tidak memenuhi syarat saja : 
2 1 249 Op Ann alun le Aa 
Oi ya bol GAS SUS Jay 4 Sales 9 Alia G7 SAN Bob II 03 Ol yag Atma, JI 
Jetis Jr VI ya Alai UE Gam ya Sea Alai Dera BN SAI NI Tai OB Tea aj De dina, Mo lela 
pEEW Sat Y) Gs, 
pls BG JI GI mada 2 NJU — kail : 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4333 ) 


1- din OJoeelo gac don ga 9) Rally OS Hakan SO Ol Bb pa Upi Uya pat dab ja OS ye ika, ding Ine) 
Sladil padi 3 pa LS US Aj All 2aiU 
2—, SAN yag ende, 
3 AU ab ya RS Urai! Cam MI olirag Ale, 

? Hcagiir Fagiir Nyengiir 
FA IDZAA IKHTALAFAT HAADZIHI AL-ASHNAAF FA BIIMUU KAIFA SI'TUM IDZAA KAANA 
YADAN BIYAD. "Apabila jenisnya berbeda(emas-perak, atw rupiah-dolar), maka jual lah 
sekehendak kalian(tidak harus sebanding), apabila YADAN BIYAD(serah terima seketika dalam 


majlis/tagobud fauriyyun fi al-majlis)". Hadis ini lebih rhorih jauh dari perbedaan pendapat dalam 
menentukan dasar keharaman Forex. 


KESIMPULAN : 
2 Oshish Al-Fathawi 


Pelaku Trading Forex dengan index sebagai objek transaksi seringkali membawakan dalil-dalil 
keabsahan foreign exchange (pertukaran mata uang) di pasar spot dengan uang komoditas 
(bukan angka index) sebagai objek transaksi. Ini adalah dua hal berbeda yang disamarkan agar 
dianggap sama. Foreing exchange currency atau dikenal money changing atau perdagangan 
valuta asing di pasar tunai, jelas boleh. Berbeda dengan pasar berjangka (futures), yang kemudian 
dikembangkan dalam bentuk index yang biasa disebut trading forex. Model terakhir ini haram 
hukumnya, karena mengandung unsur ketidakpastian / uncertainty / gharar. 


Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/340853352604146/ 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/360350830654398/ 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/362135943809220/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/361597557196392/ 


2034. Pulsa Nyasar, Milik Siapa ? 
oleh Zain Udin 


Pertanyaan : 


Dalam pembelian pulsa kadang terjadi salah kirim. Entah karena sang pemilik Hp salah 
menyebutkan nomor atau pihak counter yang salah nomor. Rezeki mungkin itu perasaan yang 
hinggap dalam diri penemu pulsa nyasar, namun tekor dirasakan pihak counter. Sehingga tak 
jarang pihak counter menghubunginya dan meminta agar menggantinya walau tidak dengan harga 
semestinya. 
1. Apa yang harus dilakukan penerima pulsa nyasar, bila tidak ada yang 
menghubunginya? 
2. Wajibkah ia mengganti pulsa tersebut mengingat hal diatas bukan karena 
kesalahannya? 


Jawaban : 


1. Secara hukum figh, tidak wajib mengganti, karena penerima pulsa tidak dapat 
dikategorikan menguasai manfaat dari harta orang lain. Sebab yang bisa disebut 
manguasai manfaat adalah bila penggunaan disertai dengan benda yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyimpan manfaat tersebut. 
Ta'bir : 
(232-231 3 s0 AR dilan oli Lead! Jeadi 3) 
Ulee ad ASI) Ulas YI 3g dd olsel ad OS La Ragil Ogkayag Raina Jl yaty Role yel II Jl O yaaa se IL ARA 3 
Hiho ab Ga LAS 3 Uni pal Ad VI RSNI LAI Aang Lease GAN SUS 3 Jera en JUL oper Rol 
(eyina Jla Lagi Ulas O gili Lb yo om gl Andin JS EMS Ay An lemill gini Jlaniul Gong Cas pre elu LSN, 
KEL SANG JUN cma Upi Bp AR US dal (sll II Ih JW pggia Aa Kemal Y premi Ilang C3 abg Pa Ol 
PAT LAS elit VI oya ale 3 YUY & ion SA HUI SH. 
2038. HUKUM MENJADI WARTAWAN DAN WANITA 
MENJADI PEMIMPIN 


PERTANYAAN: 

Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

As salamu alaikum, hukum wartawan gosip...?? wanita menjadi pemimpin....?? semoga lancar...... 
JAWABAN: 

2 Mbah Jenggot II 

Hasil Munas NU Tentang Hukum Infotainment : 


14/01/2010 Catatan Redaksi: Sesuai permintaan pembaca, berikut ini adalah hasil Musyawarah 
Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya 02 — 05 R Rajab 1427 H 
bertepatan dengan 27 — 30 JULI 2006 M, disertai beberapa kutipan dasar hukumnya. 


Diskripsi Masalah : Beberapa televisi menayangkan secara rutin berbagai jenis acara infotainment, 
seperti Cek & Ricek, Kroscek, Gossip, Go Show, KiSS, Kabar-Kabari, dan masih banyak lagi. 
Demikian pula beberapa radio tidak ketinggalan untuk menyiarkan acara yang serupa. Acara- 
acara tersebut seringkali mengungkap serta membeberkan berbagai macam kejelekan seseorang, 
dan bahkan mengarah kepada penyebaran fitnah. Akan tetapi, acara-acara tersebut justru telah 
menarik minat banyak pemirsa, apalagi acara ini menyangkut kehidupan para selebriti yang 
digandrungi masyarakat Indonesia. 


Pertanyaan: Bagaimanakah hukum menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan 
acara televisi, radio atau dalam bentuk lainnya yang mengungkap serta membeberkan kejelekan 
seseorang atau mengorek-ngorek sisi yang sangat pribadi dalam kehidupan seseorang yang 
mestinya tidak boleh disiarkan lepada orang lain? 


Jawaban : Pada dasarnya menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara apa 
pun yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang adalah haram, kecuali didasari 
tujuan yang dibenarkan secara syar'i dan -—yang terpenting dicatat- jika hanya dengan cara itu 
tujuan tersebut dapat tercapai, seperti memberantas kemungkaran, memberi peringatan, 
menyampaikan pengaduan! laporan, meminta pertolongan dan meminta fatwa hukum. 


a. Dasar Penetapan Al-Gur'an 
LO 003 ge 0ogoaI. Lb £ 0-02, 0-0 0. LOL. no Ya Lo. Ya - 2. 2 — Io Taun Para 
Aset md JST Of Auto Kemah Kian (Kajang Ui Up Laman Uy mal coba jang DL Cobil ja Kp” Ugal Upialo adil al 
MI SL — pam Lp AI DP AI NAN, jasa S3 aa 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4335 ) 


Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian 
prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 
sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu 
memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertagwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 
(AS Al-Hujurat 49 : 12) 


#0. $$. 


Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang 
mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. 
(Al Ahzab :58) 


b. As-Sunnah/Hadits 
AA ja 25 Lu ETS 355 Ju It AE At Le an Ka Days Ju Ag al Ati Sl Di Aan ot Ban de 


2.20... 


Dari Abu Hurairoh, sesunguhnya Rasulullah SAW bersabda, “aApakah kalian mengetahui apa 
ghibah itu?” Para shababat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. Beliau 
mengatakan, “Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian apa-apa yang tidak ia sukai.” 
Rasul bersabda, “Bagaimana menurut kalian kalau yang direcitakan itu benar-benar nyata apa 
adanya? Maka inilah yang disebut ghibah, dan apabila apa yang kalian ceritakan tidak nyata, 
maka berarti kalian telah membuat kedustaan (fitnah) kepadanya.” 


c. Agwal/pendapat Ulama 
US dah JL peka Y ch OY Td JT Rani AI te Ve AA bl IL SAE SIP IM p ebi JU 
UE ya Rana lg Y HI of 


Imam @urtubi memberikan penjelasan tentang firman Allah, “Sukakah salah seorang di antara 
kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati”: Allah memberikan perumpamaan 
mengenai kejelekan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak mungkin 
mengetahui kalau dagingnya sedang dimakan, seperti saat ia hidup tidak mengetahui bahwa 
dirinya sedang digunjingkan. 

dilan! GUI... 2 Alan Tina yag AYI Ad) Iyo KEY SA rae PA TU All Ol let 1 al Ju 

EV ET YP NAAV / HIV Blu Kenanga gag ALA Gel, — Aya II ea dy KIM mi de 
Imam Nawawi memberikan penjelasan: Ketahuilah bahwa ghibah itu diperbolehkan untuk tujuan 
yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Ada enam alasan 
ghibah diperbolehkan... Yang kedua adalah (dengan ghibah itu) dia berupaya mengubah 


kemungkaran atau mengalihkan perbuatan maksiat kepada kebaikan... (Demikian dalam kitab 
Riyadlus Sholihin hlm 432-433). 


» Sunde Pati 


Hukum gosip/memuat aib orang lain tersebut adalah Haram, kecuali jika tidak dinyatakan 
orangnya atau mereka tergolong orang yang boleh dibuka rahasianya menurut syara' seperti kafir 
haroby atau orang fasiy yang menampakkan kefasikannya, dengan tujuan agar dengan hal 
tersebut dapat menjauhkan masyarakat (para pembaca) dari pembuatan itu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jero GOL yen dg IgB) 03 SG LS nol yang Uas Ig Unadl ) mama Spb SI yui Ig SSI Aaakll CSI Ag 
SB) PS add GA Ul) —JB Of Il adi pelak peng La aib SL (Dat Oh) Jail MSI, jak ye 
beked (ain JA Urea HE Uya YAAA bb Kaya SIA Il ASN gl ot pa OS nadi ab Wi GP33 (oral papa! 
Ara Tian 3 papan MY Ad ang SB pue PA TU Abg daa Al Joel OI (el) —JB Of ab AN 
AI ae 3 SO bas oh St Ol Sytemal lil Ab oyadd lb gag Ls Lam La S3 at ST Lele (SSI pai JG, 
TPS Apaiy pb oya Crab! pAy JG Ol Il Ie G8 bas uh oh Kia m3 de Tilu YIy MisiZ Jl olb 
0yE Uy dg MAS palomdll S3 yomad Samile yg pAlomill 9 2 geli Sl Jl 
| Fanatut Tholibin, juz IV, hal. 284 |. 
kaka Jp 5G Of II SLEYY gl ja al MUSI gl Jie ES OS gl yan AAS 0 S4 La Het Laga! Amy JI JG 
BAU An 3 YL d0 g OL diah GAN Ily oya Old YI oT) Le JS Ja dit 0 S3 Las jini Eling pall p LES Lawosll 
Lan aa Muna 
| Syarah Sullam Taufig, hal. 68 |. 
ASI oya ya Jp Aanama Tenan Lo OY cab Get oya (oP oya Sejalan Jl Ain) Saka sya WM LoL (naa oil Usa) 
ALS 
( Is'adur Rofig, juz II, hal. 50 J. 
Menurut imam abu hanifah, wanita boleh jadi pemimpin 
(289 17 g) — bm 
Jab Al ay Aek gal JG4 Sd Yg Akal BY V SI Lon Leria 13 Lb 0G ol kV Bl Olae GUI JLN 
Baled AU Lab LAN 
Wanita jadi pemimpin ada 3 pendapat 
1. Menurut jumhur ulama' dan pendapat imam 3 yaitu malik syafii dan ahmad itu tidak boleh 


2. Menurut ibnu jarir attobari boleh dengan mutlag pada semua perkara 3. Menurut abu hanifah 
boleh pada penyaksiannya saja diselain hukum narapidana'jinayat. 


15 4110) - 5 sj 

Selaib at S3 SL » Jl adl 

SU BYE elaal al Ip GA : 

Pm) SI Olgy Ll Ae ala CL Al Ca LSI, JUL BEI LSI daley p ygadl cal ag EN 
kit Ay 2 OLI aa me al JB dala RAI oya Lain oya dal el ya Lean OY "eat pyal Ida a33 lis 
PP oa Hey 02 AAA its 0 Aadad das Y) IG SI basi ds. 

II cma Jail! da il oya IS Of III Ot mL SAI Pa ah El ig NI JS Kill jie OB JI 
GULAI yaa Jordi Bold oya Sial Je SAS ISI Wali Ob 073 61533 RAY oya HLRYI dana Lu YI Cile Aam 
Jaka JS Yg 3 gir LI Nia de " Asal AYI" AS 3 Gaya Gay 4 BLBI Ama ya SI SL Jitu Y 
PLAY" nu nd MAS Gen JB LS RSS apr sal Jl II ka Rd OT le GA oa Se ad yag la cela oo 
271 611953" 184 12 5 HA mai Fly. 

gt JBg. Tian US So yamia yag 4 yaa Ld SI SULE pb G USg € Kole d maa Lah ia jln 1 SI CI 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4337 ) 


CI li Ay (pnya) Wb pang OLY Ae 3 ENY Aim Ulah Gal 
? Timur Lenk 

Enam alasan syar'i yang memperbolehkan ghibah (selain karena enam ini tidak boleh Ghibah). 

Riyadlussholihin Imam Nawawi 
Rail ya ala Le Ola LL 
Il ln Of poklial 5 yamaha! Sy 2 Plan ia yag UE) dl Jpegl SAY ai mpuo PA CB Al Ol Asi 
Dg SAI pati JS FilataYI GUI NASG OYB Kselb : Jia AM ya Aisi le 33 RAY AJ jt by oo, OUaludi 
dl dee! an paka OS) IS 4Aj iso pej NAS Jang VIP 2 KINI de A3 pra ok dpi Alpadi II ee 
TS Ja AS OE it ed al ab 3 Gaia Ji eleinaYI SIM Ul OS US aah ob KM UI 
Bd bo di of JS, BII LSI, Fera jie id US A9 8 HI dag (ii Jera Ain ENG dab Ly 
aloe P0 bian LS jiler Onani UUS gag Unand ab uya PAI A1 Jaa AP LAS Ol ya US Taj Il yan Il Jar 
Cg TP Lain Ong oya SUS eeiumaiy pdl ya Urakuakl pIE Call Il dl ala Of (1532 43) dya Bil y aza 
Jasa je laa jl Ola Balkan Gg Uang» Roro Cl Ja oral p Lamb jie V3 pyeidly Blg JI uya 
Lediina SL) ISI Uging Rona Re dah Gal (gl Sa Ja le EV OT LAN de by ae al 3 ab jd dalalan 
Le Iin 9 Koma! Ana OT bb ju dl Olag dimas dalah Sby dit) ma of Along altar Kab Gabe pama dl pda 
V Yg JO Ol Ling SJ eobatitala Ros al dl) Jay SUS dala Olasdl oaalay Andal Ely SEM Ja A34 aah Jalin 
Ane BY te Sh IS S3 ama WMS yE4 Hita jl Uta OS Ob Ul W ULLo oU Ob Ul Legong de pjk 
CAH Ag Jaket gf Rain VI ae EL OTG ng Ol Ap Jaa Yg Al ai, alan Ain SUS lag jl bas ya S3 ajal 
ALL yA Sig Lalb Iya YI dal 0S Jail aldi Bylknng pad Ko pts palem Az0ay al Aianis LA OS ol 
Olas YI OLS ISP Spa Goda oU S3 PT Kena jade OI OLI nya ya Ora S3 PAI AE KOS | pm 
SA 3 yak Age de BBI (A9 DIbi da jr Rab) JII AS HPN TNI, PASS Ladki Uya 
C3 Boy! Konnall Cal oya Ll V2y dls at Un ST) salad! Un S3 olah Atas oekgd Sgl OS SUS pa da 
Mr. 
1531 — gita | Anta ye at BIAN T 3 JW Clay Ale AI ale AI de Oil Dory Ol gas AI oo) Aiile ye 
dl AI Sy JB IU Uas AI a27 Lea23 — 1532” 1531 cu Jala sll Jl kab jr 3 Gea 0 mel. ale 
CABAI Bg Joel Aan op Ca JB JB. Gobel lg) Tee end ya Ola UG, UG sEl L) Ida gada dl: 
1532 SI oa US ON JI Ola, 
1533 - Jua las danny AAN UT OP 3 al pe y dl AI Gan adl La 1 IE pas AI 2) nd Ca Rab yr) 
dal ay tele Gita | Mile ye Land! maan DG adl al ly d ILY Solasad daylrn UD: ea y tele AI lo AI Sya) 
1533 pes! HS 1 lima Jdy T Al2 os Lada VJ ly ons yag Deli Dls Cell Aly J3 el, 
1534 — Aa JAS A3 GA pl ian 3 pelan y dala AI le AI Jgn Leni IE dan AI gag Sl yr ye 
AI Jang Sab JSI Lin JPN pr pal RAI Jl Urory 0 3 JUy Lag Goo Al Jyuny das ya Ie Ngk Y 5 oa Al 
al AI lha Al Sya Aaj AS 1 LAB Jah La dent gtr al oa Ad ag JI Joo WUAp A3 pe eka 3 Ala Ah lp 
9 aa de El ales PL HAN) (Op! Selor II) bas Il Jl aa Ba OB gadi 3 Ap ala 
1534 ale Gin | 4001) No BJ pokana» 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4338 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1535 — yaey TPS Jera Uli UT OP pelan y dal AI ap Ga Oleiun Gl Ll dam EIB SIB Les Al oo) Leile ye) 
ale gita | SU Sl, BLS La ie D1 JB daa Y yag aa SIH UV) Kay, Para 2 Le (salam 9 


2 Didy Humaidy 
Hemat saya Pemimpin dengan @odhi (hakim) berbeda. Ta'bir diatas menjelaskan hukum melantik 
@odhi/hakim perempuan, bukan masalah pemimpin. Mohon ditinjau ulang. Syukron. 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/495340377155442/ 


2151. HUKUM KARTU KREDIT 


PERTANYAAN : 
Zakiano Abdullah 


Assalamu'alykum.... mau tanya, Apa hukum kartu kredit dalm islam ??? terimaksih atas 
jawabnnya wassalam 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 


Di zaman ini berbelanja dengan menggunakan kartu kredit memberikan banyak kelebihan, selain 
urusan gengsi. 


Pertama, masalah keamanan. 


Seseorang tidak perlu membaya uang tunai / cash kemana-mana. Cukup membawa sebuah kartu 
kredit dan biasanya kartu itu bisa diterima dimanapun di belahan dunia ini. Seseorang tidak perlu 
merasa khawatir untuk kecopetan, kecurian atau kehilangan uang tunainya. Bahkan bila kartu 
kredit ini hilang, seseorang cukup menghubungi penerbit kartu itu dan dalam hitungan detik kartu 
tersebut akan diblokir. 


Kedua, masalah kepraktisan. 


Membawa uang tunai apalagi dalam jumlah yang besar tentu sangat tidak praktis. Dengan kartu 
kredit seseorang bisa membawa uang dalam jumlah besar hanya dalam sebuah kartu. Ketiga, 
masalah akses. Beberapa toko dan perusahaan tertentu hanya menerima pembayaran melalui 
kartu kredit. Misalnya toko online di internet yang sangat mengandalkan pembayaran dengan 
kartu kredit. Kita tidak bisa membeli sebuah produk di amazon.com dengan mengirim wessel pos. 


Namun tidak berarti kartu kredit itu bisa sukses di setiap tempat. Untuk keperluan belanja kecil dan 
harian, penggunaan kartu kredit tidak banyak berguna. Untuk jajan bakso di ujung gang, masih 
sangat dibutuhkan uang tunai. Tukang bakso tidak menerima American Visa dan sejenisnya. 


Selain itu dengan maraknya kasus carding atau pemalsuan kartu kredit di internet terutama dari 
Indonesia, sampai-sampai transaksi online bila pemesannya dari Indonesia tidak akan dilayani. 
Pada dasarnya, prinsip kartu kredit ini memberikan uang pinjaman kepada pemegang kartu untuk 
berbelanja di tempat-tempat yang menerima kartu tersebut. Setiap kali seseorang berbelanja, 
maka pihak penerbit kartu memberi pinjaman uang untuk membayar harga belanjaan. 


Untuk itu seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang dipinjamnya yang 
menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Biasanya uang pinjaman itu bila segera dilunasi 
dan belum jatuh tempo tidak atau belum lagi dikenakan bunga, yaitu selama masa waktu tertentu 
misalnya satu bulan dari tanggal pembelian. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4339 ) 


Tapi bila telah lewat satu bulan itu dan tidak dilunasi, maka akan dikenakan bunga atas pinjaman 
tersebut yang besarnya bervariasi antara masing-masing perusahaan. Jadi bila dilihat secara 
syariah, kartu kredit itu mengandung dua hal. Pertama, pinjaman tanpa bunga yaitu bila dilunasi 
sebelum jatuh tempo. Kedua, pinjaman dengan bunga yaitu bila dilunasi setelah jatuh tempo. 


Bila seseorang bisa menjamin bahwa tidak akan jatuh pada opsi kedua, maka menggunakan kartu 
kredit untuk berbelanja adalah halal hukumnya. Tapi bila sampai jatuh pada opsi kedua, maka 
menjadi haram hukumnya karena menggunakan praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT. 
| Ust. sarwat |. 


2 Khodim Piss-ktb II 


Wa'alaikum salam. Kartu kredit (bithagah i'timan) bisa dimasukkan dalam akad kafalah, gardh, 
atau ijarah. Fatwa MUI berikut bisa dijadikan pedoman : 


http://ml.scribd.com/doc/92052980/54-Syariah-Card 


2 Sunde Pati 

Sebenarnya masalah kredit/ rentenir/ bank/koprasi simpan pinjam itu hukumnya terbagi 3 

1. haram karena masuk pada utang piutang yang menarik kemanfaatan pada orang yang 
menghutangi 

2. halal karena tiada syarat saat akad sedang berlangsung atau dimajlis khiyar karena kebiasaan 
yang berlaku tidak bisa menempati tempatnya syarat menurut jumhur ulama' 

3. syubhat karena ulama' berbeda-beda pendapat 


akal Calo 3 AS pad Ito AI Jah Claii pe YPP Jalla BY el il Ja iait BSE de Ulu! ola 3 elok Hleesl 
INI III BNI Ol 3 FIM) dd selada SMELY Aged Iad9 pede Jas SESI Aja Iya 25 eM Salad) JL al jl 
aja Iya Je ab AJI lia Ao alel Gali 3 ad Lain Heni 2 LI Load 3 FUI, OLS Gg R0 yag 
Jd Jaas ii PAN jer Hanai L Go Ob 3 Orde Ale Ig cai III J9 NY og JB Leya JI Aka Gm Ab, 
Bata yA Lely —JB Of db Geaih SUS yaaa di dl 3 (de Sl) SI 3 drg Rino Jl La WI SS yojika ya 
Ho 3 DES Sy Sa Sl! JS Ol palang € JU (dalih lg) Ll) yed Rita pr UB IS pb tekad Gajah Ga pr 
Olah V8 Ain 3 bl da dg SUS de Wil PU al 

|ahkamul fugoha' juz 1 hal 22 | 


Tapi perlu diingat ,letak kerusakannya itu jika syarat/kesepakatan tersebut jatuh ditengah2 akad 
yang baru berlangsung 


IA SG ai LA ada d3 WI de WN PUT adi Ho ALA Aap II St Joni Dl pala 
Dan telah diketahui bahwa tempatnya kerusakan (keharaman) itu jika syarat/kesepakatan tersebut 


jatuh ditengah-tengah akad,adapun jika sudah disepakati sebelumnya dan syarat/kesepakatan 
tersebut tidak jatuh disaat akad maka tidak jadi rusak. | aljamal ala fathil wahab juz 2 hal 261 |. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/468948243127989/ 


2284. PENYAKIT MENULAR DAN TURUNAN 


PERTANYAAN : 
Dien Saepudin 
Persoalan nyata : ada satu keluarga keturunan terah majapahit yang mendapatkan balai tiga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


macam : 1. Lumpuh, 2. Sinting (setengah gila) dan 3. Impoten. Salah satu dari ketiga hal tersebut 
menjadi penyakit langganan di dalam keluarga tersebut. Pertanyaan : 
1. apakah ada balai turunan? 
2. jika ada, faktor apakah yang jadi penyebabnya? 
3. bagaimana pandangan figih mengenai ini 
JAWABAN : 
2 Rampak Naung 
1. Secara tabiat penyakit menular dan turunan 
2. Darah (genetik) 
Munurut adat dan tabiat penyakit bisa menular dan turunan. 
VA (lag SI MEN GP de Sya£ IN SIN EA 3 map Le BW Item IE AIA Junk dil Ball pe A3 
21116 (57 PL Bob Koma LL Aka Lol da pel OP jala VI Ama 


2. Ghufron Bkl 
Idem, penyakit itu memang ada yang menular dan ada yang faktor turunan. : 
"JAS, AL bai Jl ja B G2 BABA AT ya 3 ey WIN ma Saka Lagin SET ap Geng ia ly 
CUBYI Lalai Sol pelan OP Ain pelung La J3 My A1 yA oya AE Of Kedai DL adil IUY g Lane Gila yag LS CSukag dil 
YA gal 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/567535203269292 


2403. HUKUM MEMBUAT, MENJUAL DAN MENGOLEKSI 
BONEKA 


HASIL KEPUTUSAN MUSYAWAROH TAHUNAN KE-36 PON. PES. MUS SARANG REMBANG 
(Tgl.18-19 September 2002 / 11-12 Rojab 1423 H) 


Uang. Ya demi uang otak kita begitu kreatif mencetuskan ide-ide baru, namun sayang kreatifitas 
itu tidak di imbangi dengan sadar tagwa yang kokoh sehingga kita selalu larut terhadap apa yang 
di tawarkan kepada kita, dan kepekaan kita akan hukum syara' perlahan-lahan luntur sehingga 
cenderung menjadikan akal kita sebagai juri penentu baik buruknya sesuatu bahkan yang lebih 
eronis lagi adalah halal haramnya sesuatu juga di tentukan oleh akal sebagai contoh banyaknya di 
jual di trotoar-trotoar ataupun toko-toko berbagai macam boneka berbentuk gajah, teletubis dan 
lain-lain bentuknya, ada yang utuh dan yang tidak utuh dikemas sebagai gantungan kunci — Bantal 
guling atau mainan anak-anak. Pertanyaan : 

a. Bagaimana hukum membuat, mencual, dan mengoleksi boneka-boneka tersebut ? 

b. Apa batasan bentuk dan umur untuk di perbolehkannya boneka bagi anak perempuan ? 

Cc. Apabila tidak diperbolehkan apa yang mesti kita lakukan atas boneka-boneka yang terlanjur kita 
beli ? 


Jawaban : 


a : Hukum membuat dan menjual haram, kecuali untuk mainan anak perempuan dan ada tujuan 
mendidik mengurus anak. Hukum mengoleksi boneka yang tidak dibuat mainan anak perempuan 
dan bertujuan mendidik haram, kecuali dalam bentuk yang tidak di mungkinkan hidup 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (agan ) 


Referensi : 


Inarotut Duja : 2392. Figh Ala Madzahibil Arba'ah : 11/403. Fighussunah : VI/3694. Fighussunah : 
11/3705. Hasyiyyah Baijury : 11/127-128 


. ELs) 
BL. ngan PPA na! ya Gatag dl OBB ye BBhjI GI Ane gamdl Jitig dani Lo 239 Limo ed BI 3 LS 
B9 Na NYI Tn le Old Kanya Lay Les j3) il dilB Jana Cl 8 Hal Bokap Ly Alah le Ad 
2D AI nan aer) Se WS LAS paey eka Y Up Anduk OI 3 PU all OS Bias. 
Up ata padi Ol de KAI Jasad Ah OP II amil Lal: Anas La 40 Rino GUI 2 Ra VI oma de AA 3 LS 
gta SIT ad Aa Upale IP IP WNA, AI Ogd ea daa ena Il JL Jae PA OS II PAI bi Oa 
Be marun PI LAS IL UP Upale mid Yg Lala Yg Lelas JL JSI ya IS USU UU ola GK Saka 
Lens BUAS File Lek OP gni Bonia! Gada SI ad GAN jang Gatal dy ld BUY Zola 053 UP alas, 
DI bl 3 SS Gp Ia SYAIR de jenall OLI aji ya UI M3 oa ya OS ay. 
Ba ye IE Telan 3 Ab A4 pall ena! gol gor: dai La 369 Aas nol 5 je Aina Ah 3 LS 
Of dl anapai j8 MP LaA Ola) Jln A3 go YUL BUS ji Uya Jl Ulah OST siy Ty AL apa 
Al oi IU Lilo 3 — ASYI Cole SU Lg y Leriao Jb Mil UnyAy Gas IS JLN Kal IA ya Ketan ——— JG 
AA Loper Ja IP GA Sling pelany dala Al ale Al Syay de Jas ep OLh. 
AI yag Tadi G Lenn2 3 Lag AL opal y Jeli! mena LS 3 Anas 2 370 dimana LI 2 Ae Aina A3 3 LS 
0 djiy: dai 2 128-127 dionao GI 2 Go perldI Atil GLS 5 .—l Ita 3) yo Ae AS Y Ga La 
Siku Se ES OS Ukyah Yati Y ita Je Ae ya Ol go yaa —— JBL Jl -—— Ka Ia OS OS, Bo 
Olyam y0 jail oma) randy JemB IS Olga pP 0 NA yana Bolaay gl ByiIU j3, Kan gala Cab gl luar jl 
UV Sya JSI Jl ae ad! or peka dtng S1 Sl ae jl ade Gala bela il Up Je is Ob isya Hb 
D3 Wikan pl pa Olga yna Jae laly dala mil 5 yang Aalyd 3 Jamal ling ——— JB UT If ——— Ogladl Aadta jo pad 
ali SS Ale OY SI ad Gaia pai Ugal Kali yg lake all dal pa al) YK OLS OS Us isu Yana le 
DI An al oya DUS Remy peng tele AI ho ons LA. 

Jawaban b : 


Menurut jumhurul Ulama' Batasannya harus kecil dan berbentuk anak perempuan, namun ada 
sebagian Ulama' yang memperbolehkan dengan bentuk selain manusia.Batasan umur adalah 
selama belum baligh, namun Ibnu hajar Al Asgolany berpendapat masih tetap di perbolehkan 
meskipun sudah baligh salama ada hajat mendidik. 


1. Inarotudduja : 2392. Fajhul Bari : X/5433. Fighus Sunnah : 1!l/3294. Hasyiyah Al Adawy : 
11/4245. Mausu'ah Al-Fighiyyah : XII/?? 'Ibaroh : 


1. AMI UI GLS 


Batan Aa le Ran aa Kal nyam ya Gain Al SU 3 BELI YAI Aa Fambdl Jia: daa 2 239 dia 
BP Ram OS BAN Ig EL NYI Aa Gde OI Kaya Lagi jig Lena j3) jie dil Una Ol 4 Kai 
HI “ISI (nm aan) Se IIS LA pake) eka Y U kaiU Jual ML. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Del ug tin Jb SAS SIS SP KY Ud RESI Gani Ular dai 0 543 Lima BA 2 CI 3 GLS. 
Be gg me S3 By oya Lele P3 ekay dala AI up (al Ol Uginyi uni La 329 Akan III 2 Ae Ad A3 3 LS 
Ea Olla LA sei Slay la 1 J Aebile Aa Jalan La JUS Kn RAS La RAS Tan B3 ita Kya 
elang Ala AI lap AN Sya) Hota SIB dontorl Ld Heps Olagkud Of care Ul Olorlor EJE | Als (Gl la La J5. 
Al. 
LM ji AN era (mil) Cleo VE Las BU: dai 0 343 Hao GI 2 aa Rail GLS 
AOY —— BOY ——— ya Yay obat al JS yaa oya Id ai Kaya Alas JI Je Gl alih jai 
5 .— MU p3 JULI jas de small 
JB Of ——— tin Bb sb US ya SI Ian al: Ani La $$ Ainan Gap IU 0 jail Ragil A0 yan yh (3 LS ——— 
D3 39 Gg Bye gal oa me IP Gea Uas AI Gg bil OY Jose AU J3 Ah pb G9 ol IE 
Lo flI aka La iban Jl can Ja tin BII Op ya le Ld Gas Of le Jas Iii lala cah LG 
AH SUN 2 For Gala, 
Jawaban c : 
Wajib merusaknya sampai bentuk yang diharamkan itu hilang. 
Referensi :1. Fighussunah Juz III Hal, 370,2. Ithafu Sadatil Muttagin Jus V Hal, 429-430. 
Lil leg : 
1. yag Ld B Lenny aj AL mall Jill po PLS: dai La 370 dian LI 2 Ae Aid A3 3 LS 
DM IE 2 Ie Yr aa al. 
2. Andin Y dB al hly anal oya ag j3 Va dani 2 430-429 Ai pall ee nda Sloldi SI 3 LS 
ABI Lely Lega ny Layu Ob Olenal! ea OLI GP SI SUS Oa ya Regina aa NAS le, 
Upin SAE Upin AI gaby REA pelan Ab la AI Say JB A8) oya NAS Les Tana DU pdl yo Lele, GUSI, 
AS ——— JB Of Hj —— denah SA al Tana A1 ga PSI jer II) Reyan ya jati Ra ata Ullaatul 736 Yy IE 
AM 2 erly Lagu OP Olenal! Koal SLEYI GP II SUN oa ya Re yuali all 
2404. HUKUM MEMBUAT PATUNG 


PERTANYAAN : 
» Dadan Buldan 


Apa hukumnya membuat patung? kalau memang tidak boleh, saya minta dalilnya: @oul "Ulama 
serta Haditsnya. 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 


Pertanyaan : Bagaimana hukum patung menurut pandangan Islam? Saya mempunyai beberapa 
buah patung pemuka Mesir tempo dulu, dansaya hendak memajangnya di rumah sebagai 
perhiasan, tetapi ada beberapa orang yang mencegahnya dengan alasan bahwa hal itu haram. 
Benarkah pendapat itu? 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4343 ) 


Jawaban : Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh, seperti patung 
manusia dan binatang. Tingkat keharaman itu akan bertambah bila patung tersebut merupakan 
bentuk orang yang diagungkan, semisal raja, Nabi, Al Masih, atau Maryam: atau berbentuk 
sesembahan para penyembah berhala, semisal sapi bagi orang Hindu, Maka yang demikian itu 
tingkat keharamannya semakin kuat sehingga kadang-kadang sampai pada tingkat kafir atau 
mendekati kekafiran, dan orang yang menghalalkannya dianggap kafir. 


Islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara tauhid, dan semua hal yang akan bersentuhan 
dengan agidah tauhid ditutup rapat-rapat. Sebagian orang berkata, "Pendapat seperti ini berlaku 
hanya pada zaman berhala dan penyembahan berhala, adapun sekarang tidak ada lagi berhala 
dan penyembah berhala." Ucapan ini tidak benar, karena pada zaman kita sekarang ini masih ada 
orang yang menyembah berhala dan menyembah sapi atau binatang lainnya. 

Mengapa kita mengingkari kenyataan ini? Bahkan di Eropa banyak kita jumpai orang yang tidak 
sekadar menyembah berhala. Anda akan menyaksikan bahwa pada era teknologi canggih ini 
mereka masih menggantungkan sesuatu pada tapal kudanya misalnya, atau pada kendaraannya 
sebagai tangkal. Manusia pada setiap zaman selalu saja ada yang mempercayai khurafat. Dan 
kelemahan akal manusia kadang-kadang menyebabkan mereka menerima sesuatu yang tidak 
benar, sehingga orang yang mengaku berperadaban dan cendekia pun dapat terjatuh ke dalam 
lembah kebatilan, yang sebenarnya hal ini tidak dapat diterima oleh akal orang buta huruf 
sekalipun. 


Islam jauh-jauh telah mengantisipasi hal itu sehingga mengharamkan segala sesuatu yang dapat 
menggiring kebiasaan tersebut kepada sikap keberhalaan, atau yang didalamnya mengandung 
unsur-unsur keberhalaan. Karena itulah Islam mengharamkan patung. Dan patung-patung 
pemuka Mesir tempo dulu termasuk ke dalam jenis ini. Bahkan ada orang yang menggantungkan 
patung-patung tersebut untuk jimat, seperti memasang kepala "nagratiti" atau lainnya untuk 
menangkal hasad, jin, atau 'ain. Dengan demikian, keharamannya menjadi berlipat ganda karena 
bergabung antara haramnya jimat dan haramnya patung. 


Kesimpulannya, patung itu tidak diperbolehkan (haram), kecuali patung (boneka) untuk permainan 
anak-anak kecil, dan setiap muslim wajib menjauhinya. (Syaikh Yusuf 0) 


http://pondokhabib.wordpress.com/2010/06/08/hukum-berkaitan-patung-lukisan-gambar-dan-foto/ 
2 Timur Lenk 
Hukumnya membuat patung haram, lihat Riyadlussholihin 305 - 
Ist Gp SANA, M3 mey iolag las liat daa dop bi bella G Old pai AP LL 
Ade BI duo — SI Jan Ol #2 DI Cb) jae Gal 92 — 16781 opal! SU PAI) LayAy Lapiy Relasi jinn Iin 
Kito sep TGTO elo gas san bia rd Ja TAN Fa Dori pall ala Dgn) Led Op 1OU — plg 
II Ig oU SN GG gl Hota ea Ap jan ga - hay te Aha - Sabat 1G eps AI oo) 
— IG dai asu byalas La ui ay A x ullis Ad ng asi Wedung or sg ale Al gkor 
D3 Alagh! Oral mak Gap ha Ha HI «and Lala Gian Boy il BalLay asa Ulas Mah: 
II Jyay cak :JG age BI yg Pe Gal ay 1680. JA SL SR ya J3 Le Ai Oi DE Takan - 
5 up Soal cal JUS GA ARE Wa Daya KU Ya Ob gaya Jaa - Be ai 
cd tdi — alay tale Al lo - A Uaay Kane 2G cn0, — 168lale gita . SN Uh AA ae lab hg y 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(asa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


d0 AI yg) — Drama ui 03 — 1OB2 de Gita Ll Lal TAI PP Wa ia NU BI Gg ye sa 
— 2301 1684.xls sisa My) pall ANA ay kis Gal Xl Ob “Igiy — plang dala SI gue — Jaa Came JL 
BAR Mama 1 His Ui YA Ju — Dag de la W Iyay Ol 1 We 2xb ul 
AN Ga ale DP at Ot jr - pg ade ale - II Iyay 38 Maa Mpanyusa ai Gay LB 
sendi Oiya Te Vo AS as JAM UI LIL eh KS Jas Ka AS alay Ala AI lo — NI Iya) de. 
Ana gan Be aa AI pay Ae) 1 J6 Upin AI oo) Aelle ye, — 1686. asa se yag Gt Pixel, 
SI Slsu Lp 2 Jah ya oa ja nas Las ag OS JB hal Sy Ae Ul Kontan cah Aa Pa ae 
Maen Pee nan en sa appa DE AS yr Ip alay Yg le 
Ga JI Ka dj Ob add INAP elang Ale BI Iko — BI Jang Jah — (kdi ale — Jajar el (gali 
JT JB Kehka og DE GUN gl 03 “1687 glenn alyy Bay Vj LE 3 PN Ad ps gai Ka 
V Hop (EV Ol lay Ale AI Go AI Jaa) Ale gi Le UV te0 AI em Ab ed 
Il SEN Wa 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/593711560651656/ 
2594. FATWA IMAM ISMAIL ZAIN : MUSTAHIL MANUSIA 
SAMPAI MENDARAT DI BULAN 
PERTANYAAN : 


2 Moech 
Maaf nie mau bertanya, apakah benar ada ilmuwan yang benar-benar naik ke bulan..? sekian 
mohon penjelasan-nya, dari segenap admin group piss, terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Menurut imam Ismail Zain dalam fatwanya : Untuk sampai ke bulan seperti berita yang tersebar 
luas adalah mustahil sekali baik secara adat atau syara', dengan demikian tak seorangpun bisa 
sampai ke matahari dan bulan dengan tujuan sekedar memenuhi ambisi-ambisi pribadi atau 
keyakinan yang mengandung kekufuran. : 


02 Jutaan ON Reronditadl MAU Al J yan Ng ASI slama 3 lela JIE LS Ay DI OLI up AT il Ol 


Sm deli Jd yang OLS Ol ol SIN leleh RAS pala gl Tanasus JL GAS Ol Je Laga) ant Ala ot V4 keji 
YAH oi El Ga Ud 3. jie 3 of 


2 Alif Jum'an Azend 

Tanggal 26 Agustus 2012, diberitakan bahwa manusia pertama yang mendarat di Bulan telah 
berpulang. Neil Amstrong meninggal dalam usia 82 tahun. Banyak yang percaya bahwa Neil 
Amstrong memang mendarat di bulan, namun tidak sedikit yang meragukan keberhasila misi 
NASA tersebut. Beredar rumor yang menyebutka bahwa pendaratan manusia di bulan adalah 
suatu bentuk teori konspirasi. Nasa dinilai melakukan konspirasi dengan pemerintah Amerika 
serikat untuk merekayasa perjalanan ke bulan dengan maksud politis. Saat itu Amerika sedang 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (| a3a5 ) 


menghadapi perang dingin denga Uni Soviet dan berlomba membuat kemajuan di bidang 
teknologi, sosial hingga penjelajahan luar angkasa. Nah untuk melengkapi bacaan hari ini, maka 
saya menyertakan perdebatan tentang kebenaran misi pendaratan Neil Amstrong. Berikut adalah 
beberapa perdebatan yang tampak pada foto di atas. 


Bendera Amerika berkibar di bulan. Hal ini menjadi aneh karena di bulan tidak ada atmosfer, jadi 
bendera tidak mungkin berkibar. Arah bayangan pesawat dan arah bayangan pilot terpisah. 
menjadi aneh seperti di foto dalam studio film yang mempunyai banyak lampu dari berbagai arah. 
Di permukaan bulan tidak ditemukan jejak pesawat. Ini dinilai mustahil karena di bulan tidak ada 
angin, jadi seharusnya jejak pesawat tidak akan terhapus. Tidak nampak bintang di foto, padahal 
bulan ada di luar angkasa, maka menjadi aneh bila tidak terlihat satu bintang pun. Namun 
demikian, Presiden Amerika Serikat Barack Obama tetap memuji Armstrong sebagai pahlawan 
Amerika yang mengharumkan nama bangsa Amerika di dunia. “Neil Armstrong adalah pahlawan 
terbesar Amerika, bukan hanya pada masanya. Tapi sepanjang masa,” kata Obama seperti 
dilansir reuters, Minggu (26/8/12). 

Sumber : 
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/08/26/pendaratan-neil-amstrong-di-bulan-bohong- 
488773.html 


Agar berimbang berikut ada artikel menarik : 


Isu apakah Amerika pernah mendarat di bulan, bukanlah sebuah isu baru. Isu ini sudah mulai 
berkembang sejak tahun 1970an. Isu ini mendapat angin segar ketika pada tahun 1978, dibuat 
film oleh Hollywood yang berjudul Capricorn One yang bercerita tentang misi berawak NASA ke 
planet Mars, yang pada saat-saat terakhir sebelum keberangkatan diketahui bahwa Sistem 
Penopang Kehidupan (Life Support System) yang berada di pesawat angkasa tersebut mengalami 
kegagalan yang menyebabkan misi berawak ke Mars tidak mungkin dilakukan. Namun oleh NASA 
the show must go on, dan dibuatlah rekayasa seolah-olah NASA memang telah mendaratkan misi 
berawaknya ke Mars, padahal laporan langsung pendaratan di Mars dibuat di sebuah studio 
televisi rahasia. Para astronot dipaksa untuk mengikuti skenario yang ditetapkan oleh NASA 
dengan imbalan dan embel-embel bahwa tugas rekayasa ini sebagai tugas patriotik. Tentu saja 
para astronot ini harus tutup mulut selama hidupnya. Mula-mula mereka enggan melakukannya, 
namun akhirnya mereka mau melakukannya. Namun setelah itu terjadi skenario yang tidak 
terduga, ternyata kapsul angkasa 'palsu' mereka meledak di udara, ini berarti mereka seharusnya 
tewas, dan mereka harus berpisah dari sanak saudara serta sahabat mereka selama-lamanya! 


Tahun 2001, jaringan televisi Fox di AS, menyiarkan acara yang berjudul “Conspiracy Theory: Did 
We Land on The Moon?” yang dibawakan oleh salah satu aktor dari the X-Files, Mitch Pileggi 
(Saya menontonnya di lewat stasiun televisi StarWorld tahun 2004). Acara ini mencuatkan kembali 
isu moon hoax ini, yang pertama kali diprakarsai oleh Bill Kaysing (1922-2005) dalam bukunya: 
“We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle?. 


Nah, inilah 5 sanggahan paling populer yang dipercayai oleh para Hoax Believer (HB) kenapa 
mereka percaya NASA (Amerika) tidak pernah mendaratkan manusia di bulan, sekaligus saya 
sertakan juga 5 jawaban dari mereka yang tetap percaya bahwa Amerika telah mendarat di bulan. 


1. Hoax Believer: Adalah aneh bagi foto-foto yang diambil di bulan yang tidak menunjukkan 
adanya bintang di langit satupun! Padahal langit di bulan selalu berwarna hitam kelam. Jadi ke 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4346 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mana perginya itu bintang-bintang? Sepertinya foto-foto tersebut dibuat di studio! 


Jawaban Pendukung NASA/NASA supporter (NS): Langit di bulan memang selalu berwarna 
hitam, tidak peduli apakah itu siang atau malam, karena di bulan memang tidak ada atmosfir, tidak 
seperti halnya di bumi yang pada siang hari langit berwarna biru karena cahaya matahari 
disebarkan di atmosfir. Jadi kemana perginya bintang-bintang? Bintang-bintang tetap berada di 
situ! Tetapi terlalu pudar untuk dapat difoto. Ingat! Pengambilan gambar dilakukan pada saat pagi 
hari waktu bulan, pada saat matahari dekat di horizon dan pengambilan gambar astronot yang 
berada di darat atau di horizon yang berarti dekat dengan piringan matahari secara deklinasi. Di 
tambah pula kecepatan rana pada settingan kamera yang harus dipasang cepat agar supaya 
gambar tidak terlalu terang, namun itu berarti juga bahwa benda2 yang bersinar redup seperti 
bintang tidak dapat tertangkap di dalam gambar. 


2. HB : Nah, di pesawat lunar lander yang mendarat di bulan, tidak ada kawah pada bekas 
pendaratan, padahal bekas semburan roket dari lunar lander yang mendarat itu secara logika 
harus meninggalkan bekas kawah di bekas semburan roket pada saat pendaratan! 


NS : Di Bumi, udara atau atmosfir menjadi hambatan atau tahanan dari seluruh arah bagi 
semburan roket, itu sebabnya semburan roket menjadi lebih terarah ke bawah dan semburan 
roket akan menimbulkan tekanan yang besar ke bawah sehingga menimbulkan kawah di bekas 
pendaratan, apalagi pada permukaan yang berpasir/bertanah (tidak beraspal). Di Bulan tidak ada 
udara atau atmosfir yang menahan semburan roket, sehingga semburan roket terjadi ke segala 
arah dan tidak terkonsentrasi ke bawah, sehingga tekanan ke bawah yang ditimbulkan oleh 
semburan roket akan sangat berkurang, itu sebabnya maka tidak ada bekas kawah pada 
semburan roket. 


3. HB: Bendera Amerika yang ditancapkan terlihat seperti berkibar di dalam foto, padahal di bulan 
tidak ada udara jadi tidak mungkin bendera itu bisa berkibar! 


NS: Bendera yang ditancapkan di bulan memakai dua buah tiang, yang satu tiang vertikal seperti 
yang kita pakai untuk mengibarkan bendera di bumi, namun di bulan, agar dapat terlihat 'berkibar 
perlu satu tiang horizontal lagi di atas, itu karena di bulan tidak ada atmosfir. Nah, yang terlihat 
seperti “berkibar itu sebenarnya bukan 'berkibar tetapi karena bendera tersebut kusut karena 
dilipat agak sembarangan sewaktu dibawa ke bulan. Nah, bendera yang kusut tidak bisa langsung 
menjadi rapih tegak, apalagi di bulan yang tidak punya atmosfir dan daya tarik yang lemah. Di 
Bumi bagian bawah bendera dapat ditarik oleh gravitasi bumi yang lebih kuat ke bawah sehingga 
membantu bendera yang kusut menjadi lebih licin, begitupula dengan udara yang bergerak atau 
angin sedikit banyak ikut melicinkan bendera yang kusut. 


Namun ada juga yang mengatakan bahwa bendera itu terlihat berkibar karena tiang yang 
horizontal di atas kurang panjang sehingga bendera tersebut menjadi “bergelombang ketika akan 
'dikibarkan', jadi yang terlihat seperti berkibar itu adalah bendera yang 'bergelombang' karena 
tiang horizontal yang kurang panjang. Konon, memang efek “gelombang ini sengaja dibuat oleh 
para astronot sehingga bendera nampak seperti berkibar. 


4. HB: Ketika pesawat (lander) berangkat lepas landas dari bulan kembali menuju bumi, tidak ada 
api pancaran roket yang terlihat, setiap roket tentu mempunyai api pancaran roket ketika lepas 
landas! Jadi lepas landas pesawat tersebut palsu! 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (| 4347 ) 


NS: Ada sebuah penjelasan sederhana kenapa kita tidak bisa melihat api pancaran roket pada 
saat pesawat lepas landas dari bulan! Itu karena bahan bakar yang digunakan oleh lander yang 
tidak menimbulkan api pancaran roket. pesawat (lander) tersebut menggunakan bahan bakar 
campuran antara hidrazin (N2H4) dan dinitrogen tetroksida (N204). Campuran bahan bakar ini 
tidak menimbulkan api pancaran roket yang terlihat. 


5. HB: Radiasi yang terdapat di sabuk van Allen dan di luar angkasa dapat membunuh astronot 
dalam beberapa menit. Hal ini juga didukung oleh pernyataan mantan seorang kosmonot bekas 
Uni Soviet yang terlibat dalam program penjelajahan bulan yang dilakukan bekas Uni Soviet. 


NS: Menurut banyak pendukung NASA, pernyataan HB soal radiasi ini sangat tidak masuk akal. 
Betul jikalau para astronot tidak terlindungi, bisa jadi radiasi akan membunuh para astronot jika 
astronot2 tersebut berada di sabuk van Allen dalam waktu yang cukup lama. Namun perjalanan 
Apollo ini dikatakannya termasuk 'cepat sehingga tidak cukup waktu bagi partikel-partikel dan 
energi-energi radian memasuki tubuh astronot dalam jumlah yang mematikan. Lagipula astronot 
terlindung oleh lapisan metal pesawat angkasa yang dikatakan tentu saja dapat memblok hampir 
semua radiasi yang mengenai pesawat angkasa tersebut. 


Sebenarnya masih banyak sekali argumen-argumen para Hoax Believers yang diajukan yang 
'mendukung' teori konspirasi bahwa Amerika/NASA tidak pernah mendarat di bulan. Namun 
semuanya 'bisa dijawab' oleh NASA dan para pendukungnya dengan 'cukup tangkas'. Hanya satu 
pertanyaan saja yang tidak bisa dijawab oleh NASA dan pendukungnya dengan baik dan jelas, 
yaitu: “Kenapa setelah hampir 40 tahun NASA tidak pernah mengirimkan manusia ke bulan lagi!” 
Itulah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan memuaskan oleh NASA (dan para 
pendukungnya)! NASA memang merencanakan mengirimkan astronotnya kembali ke bulan tahun 
2018 (Itupun belum tentu jadi ataupun tepat waktu)! Kenapa harus menunggu 11 tahun untuk 
merencanakan pergi ke bulan dengan teknologi yang lebih canggih dibandingkan teknologi tahun 
1960an?? Padahal di tahun 1960an, NASA hanya membutuhkan 7 tahun untuk merencanakan 
pergi ke bulan! Sungguh sesuatu hal yang sangat aneh. Baru-baru ini satelit atau wahana ruang 
angkasa Uni Eropa SMART-1 yang salah satu tugasnya memotret permukaan bulan, mengatakan 
telah menemukan/memfoto dari jarak jauh bekas-bekas pendaratan Apollo di bulan, namun 
SMART-1 tidak pernah mengatakan menemukan tanda-tanda jejak-jejak atau tanda-tanda bekas 
manusia di bulan. Mendaratkan wahana tak berawak di bulan tentu berbeda dengan mengirimkan 
manusia ke bulan, mengirimkan manusia ke bulan tentu jauh lebih sulit dibandingkan mengirimkan 
wahana tak berawak ke bulan. 


Namun ada satu faktor yang juga harus diperhitungkan oleh para HB, yaitu (terutama di masa 
perang dingin), jikalau AS/INASA memalsukan pendaratan di bulan, tentu yang paling 
berkompeten (dan juga yang pasti paling bersemangat) dalam membongkar kasus ini adalah 
bekas Uni Soviet atau Rusia, karena merekalah di luar AS yang mempunyai kemampuan teknologi 
yang paling baik guna membongkar kepalsuan ini. Dan tentu fihak (bekas) Uni Soviet dapat 
menceritakan atau menyimpulkan lebih baik tentang isu teori konspirasi ini. Namun sampai saat ini 
Uni Soviet tetap bungkam (atau tidak peduli?) dalam kasus ini. 


Nah bagaimana dengan anda sendiri? Apakah anda percaya bahwa AS telah mendaratkan 
astronotnya di bulan tahun 1969 dengan teknologinya yang masih 'primitif untuk ukurang 
sekarang? Kalau saya pribadi saya hanya 5546 percaya AS telah berhasil mendaratkan manusia 
di bulan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4345 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Fakta Menarik: 


Jikalau anda mempunyai sebuah programmable calculator mungkin yang bermerk Casio, anda 
mungkin tidak sadar bahwa kalkulator anda tersebut jauh lebih canggih dibandingkan komputer 
yang mengatur perjalanan Apollo 11. Ya, mikroprosesor yang berada di kalkulator anda tersebut 
lebih cepat dibandingkan dengan prosesor yang ada di komputer yang mengatur perjalanan Apollo 
11 ke bulan! Dan juga RAM (memory)-nya lebih besar daripada komputer NASA tahun 1960an 
tersebut. 

Pesawat ulang-alik AS (yang dianggap sebagai yang tercanggih), dalam sejarah penerbangannya 
hanya bisa terbang di luar angkasa maksimal sekitar 1000 mil dari permukaan bumi. (Tidak ada 
seperempatnya jarak Bumi-Bulan). Prestasi ini tentu saja sangat jauh dari prestasi Apollo 11 
sampai 17 yang sudah berhasil mendaratkan manusia di bulan. Apakah teknologi NASA tahun 
1960an lebih maju dibandingkan teknologi NASA zaman sekarang?” 

Sumber : 

http://spektrumku.wordpress.com/2007/10/25/amerika-pernah-mendarat-di-bulan/ 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/573792575976888 

2628. HUKUM MEMBUAT IBU STERIL KARENA BAHAYA 
BILA HAMIL LAGI 


PERTANYAAN : 


Khafidlbnu MalaeAljawiy 
Bismillah, steril pada ibu yang cukup beresiko jika terjadi kehamilan karena beberapa faktor 
bagaimana hukumnya..? Suwun. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Kalau membahayakan spt mengancam keselamatan jiwa si wanita jika terjadi kehamilan maka 
boleh : 


AM OP op Rene JS gamma Ikang Kp al Ella £ yaah Jgn | ISI Ame Il ek By 


2 Dewi Rosita 

Sterilisasi atau memutuskan fungsi keturunan hukumnya haram tetapi jika dapat membahayakan 
itu sudah termasuk hal dharurot maka hukumnya boleh.. 

Idza ta'arodo almapsadatani ru'iya 'adzomuhuma dhororon birtikaabi akhoffihima 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/579295152093297 
LINK TERKAIT : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/214847508538065/ 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4349 ) 


2659. HUKUM MENGIKUTI DAN MENERIMA UNDIAN 
KUPON BERHADIAH 

PERTANYAAN : 

2 Eyang Teheco 

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya 


mohon penjelasan tentang bagaimana hukum mengikuti kupon undian ? terima kasih 
sebelumnya... 


JAWABAN : 


2 Dewi Rosita 
Waalaikum salam, boleh karena tidak ada unsur yang dirugikan, yang tidak boleh itu jika 
pesertanya dipungut biaya. | Referensi bajuri jilid 2 hal 33 cetakan mahkota surabaya |. 


? Zaine Elarifine Yahya 

Hukumnya Tergantung.. 

- Bila hadiah undian dari dana peserta,- Bila hadiah undian dari hasil transaksi ribawi,- Bila hadiah 
dari pihak panitia dari sumber sah dan halal, 


2 Ghufron Bkl 
Kalau dipungut biaya / undiannya membeli maka harom, karena jual beli undian / kupon tersebut 
tidak sah karen kupon / undian tersebut tidak bermanfa'at / tidak bernilai dan juga jual beli kupon 
tersebut ada unsur penipuan dan judi karena ada untung dan rugi : 
HE SAS Y ola YI Ul 3 Uye Je Jala Y Lo JS oya M3 abg JP Ren arit By JI MA YP en ga NY 
SM SB NN BS dal SL piap JAN YUL ja Legi Ag ii aa Sy ya WN EIYYA Cl US Lal lh 
PA ln US ab II gd il IU Ol 00 Pant Ag akta Ya Ga aan HB AS Ae Gel Ale Sg Ud di sb 
OLI JAV) MAY dpl OIY/ VA Tele! Al LA AS Rani Lah y 1 GAS AMAL Uh mil pas Ol Ala Se 
PAI edig Jab Ia OS ea Lely mali Yg FE Il SU La Jas Ul GEA Ot ya LA 3 wae 
Mess Yeo Sab LA aki oa da Ola al yag 
Bila kupon / undiannya tidak membeli bahkan hanya merupakan hadiah dari belanja barang / 
souvenir walaupun harganya mahal maka hukum hadiahnya halal : 
ie HS Vga Olnidel Galioel (SI elang Aas AI lan dya Ata Sy Ata Jilay JW Gala Lean lor Talun GAB ya. 
tab USG ol bay ara lo ja Nil Ulaany Iis OT 4S Lalin GUS Ugal 3 bb OI YAN DAA 
oltto (ak. ma D Bala bg pdl la el Olgory Ri R00 Ig bid mas 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss,ktb/permalink/581493348540144 
2726. HUKUM MENONTON TELEVISI 
PERTANYAAN : 


2 Hz Aja 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Asalamualaikum, ustadz / ustdzah. Maaf saya punya pertanyaan, apa hukum nya nonton tv/radio.. 
Alasan / dalilnya.. kurang lebihnya saya minta maaf Makasih 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikum salaam. KH. Thaifur Aly Wafa berkata : Tidak benar orang yang mengatakan bahwa 
menggunakan televisi hukumnya harom dengan alasan adanya tayangan- tayangan televisi yang 
berisi lagu-lagu yang mengumbar nafsu dan ditampilkannya gambar-gambar wanita telanjang bagi 
laki-laki dilayar kacanya atau hal-hal lain yang semacam itu. Sebab tayangan- tayangan tersebut 
tidak menjadikan televisi hukumnya harom lidzatihi (harom karena bendanya), karena tayangan- 
tayangan tersebut adalah sesuatu yang sifatnya 'aridhi (datang kemudian). Yang benar adalah 
bahwa televisi hanyalah alat penayangan, ia merupakan salah satu sarana informasi yang dapat 
menayangkan apa saja, baik itu perkara yang diperbolehkan ataukah tidak. Dan hal ini 
sebenarnya adalah sesuatu yang sudah diketahui secara umum. Dan juga tidak bisa dikatakan 
bahwa televisi adalah sebuah alat malahi, sebab yang dikatakan alat malahi adalah suatu barang 
yang memang sejak awal dibuat untuk tujuan malahi, seperti gitar. Begitu juga melihat gambar 
wanita pada kaca tidak dihukumi harom selama tidak menimbulkan fitnah. Penjelasan ini adalah 
kesimpulan dari apa yang diterangkan dalam kitab "Suluku Sabilil Inshof Wal Bu'di Anil Ghuluwwi 
Wal I'tisaf (Mengambil jalan pertengahan, moderat dan menjauhi sikap berlebihan dan semena- 
mena)". Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hukum asal menonton televisi adalah 
mubah. Sedangkan bila yang ditonton adalah hal-hal yang harom maka hukum menontonnya 
tentunya harom. 


Referensi : 
- Bulghatut Thullab Fi Talkhishi Fatawi Masyayihil Anjab, Hal : 50-51 
mi: do eh ay ls kestwal Wala 33 07 ayla 2D al AA Lay Yel. NATA Syso ll Ikikle Shy USA anang 2 YA Uya 
ng IS Ya Yaa) Y inal an yel Jala K pilot yah , padiA Us) Apt ka IR ya Saga salid Ne dr pal sg AA 
elo yA bag j3 Is UjalaA Ig Wa j3 Y 3S gym eU JAN Katana, MI Lal R yaa sal Sp NI pak Usa 3 sad SI sar Wii gilang cr) 
Wal 4 II Yeaula 


Sumber : 
http:// fighsalafiyyach.blogspot.com/ 2012/11/ hukum-menonto-tv.htm/?m-1 


2 Mohamad Cholil Asyarii 
JPN SW Fila jl 
Hukum sarana sama/sesuai dengan hukum tujuan 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/623623114327167/ 


2763. JIKA KULIT PRIA DIOPERASI DIGANTI KULIT 
WANITA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Ahyad 
Assalaamu'alaikum wr.wb. Wah maaf sahabat PISS -KTB semuanya... mau nanya nih : 
1. Bagaimana hukumnya operasi kulit wajah laki-laki diganti dengan kulit wanita ?? 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4351 ) 


2. Hukum auratnya gimana ?? 
3. Hukum batal wudunya gimana ?? mohon pencerahannya. . . makasih... 


JAWABAN : 


» Doa Mustajab Al Afasiy 
Wa'alaikum salam, nomor 1. kalo pakai goidah giyas aulawiy bisa tidak ?? "mengenakan wig 
sebagai pengganti rambut saja haram, apa lagi hukum yang lebih berat mengganti kulit". 


2 Wealy ZoboaSri TCah 

Pertanyaanya kenapa ganti kulit wanita dan untuk apa ? Karena Merubah sesuatu dari bagian 
tubuh kita yang telah diberikan oleh allah, hukumnya Haram..., beda mungkin hukumya jika 
operasi kulit tersebut karena bersifat dhorurot, misal habis terbakar kulitnya dan tak ada donor lain 
selain kulit wanita. 

Ya karena itu adalah godrat irodatnya, yang haram tetaplah haram yang bathil tetap lah batil, 
perbanyaklah meminta ampunan kepada allah subhanu wata 'aala, karena semua akan kembali 
padanya, karena ssungguhnya kita tak mempunyai apa-apa, semwa perbuatan akan dimintai 
pertanggung jawabannya, syukurilh apa yang telah diberikan oleh-Nya, yang bersyukur akan 
ditambah nikmatnya, yang ngawur akan mendapatkan laknat, kedelai sudah menjadi tahu.. 
perbanyaklah meminta ampunan kepad allah, semoga dima'fu, dan akui lah segala kesalahan yag 
telah diperbuat, kurang lebih seperti itu.. wallohu a'alam 


2 Ghufron Bkl 

Untuk no. 2 bila tambalan tersebut sudah melekat dan terasa hidup seperti daging yang lain maka 
hukumnya seperti dagingnya orang yang ditambal / bukan aurat, bila tidak terasa hidup maka 
seperti daging aslinya / termasuk aurat. 

Dan no. 3 membatalkan wudlu' bila disentuh bila mana tidak terasa hidup dan bila terasa hidup 
juga membatalkan wudlu' bila disentuh oleh lawan jenis. : 


Bab cina 4 Jong da cambah j3 cas Jnadil Ol Y dg Ja oya (2 Ai BA dala yel Gaal, Jauh ya Has as JI, 
YV 1 yong BM Lang Lemas Jr 2 yoy Ujakiil Alb Ugal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/622793861076759/ 


2807. MASALAH PERCAMPURAN SISWA-SISWI DALAM 
SATU RUANG KELAS SEKOLAH 

PERTANYAAN : 

2 Chafaney Racer 

Eh, bagaimana hukum sekolah... Murid cewek dan cowok dicampur 1 sekolah / kelas.. Bahkan 


ada sekolah yang seragam nya buka-buka aurat (rok pendek )....! Boleh kah kita bilang sekolah 
yang seperti itu tempat maksiat..! 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 
Saya kutipkan hasil bahtsul masaail FBMP sbb : Deskripsi Masalah Campur Aduk Siswa-Siswi 
Hampir di setiap lembaga pendidikan di Indonesia dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4352 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak membatasi antara siswa dan siswi dalam satu kelas. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya 
fitnah seperti pacaran, ikhtilat DLL. Pertanyaan: 

1. Apakah lembaga tersebut tergolong madzinnatul ikhtilat? 

2. Bagaimana hukum menjalankan pendidikan di lembaga tersebut? 

3. Apa yang harus di lakukan pimpinan/pengurus, menyikapi permasalahan di atas? 

Al-Islah, Bringin 


Jawaban: 

1. Tergolong madzinnatul ikhtilat. 
Referensi 

" Isadur- rofig Juz 2 hal 67 

" lanatut- thalibin Juz 1 hal 313 
" Mughnil-muhtaj Juz 3 hal 407 
" Janatut- thalibin Juz 1 hal 64 


1. 67 op BW GAJI slaul 
KALI Grid y kalah! ya SUS ae AU Ole ya! Geledh Ill Sal DL jamal Ay La pell pasi ya (A2) 
LAB Ograth lor) JS oya Kn Jaa Layan lal $ Laser ya P3 Lag, sha Yana BUSA yaa 3 SAS Uaa JL 
CP ye AN NI AE US Gil LI LSI aa yed o PU pu Ae Lalai OM plak yag Unud LI yana 
ka al Vig» Endi Kao Lele, "Aisi! Sinog Ul Adly BNI Ale Ig Ade OI dadi de LES dp" 
DI Ups JUAN EV AYI OA, AI ye YEL AN, Alila UB) malas alus Jl Le J8 dal, OLI Ilay . 
2. (313 plg) - cd ale) 
ad Sab bo 3 Ueale Kby HUI Kmaig (Ola, AT pg IU game YIy cal ad daa el SI aing 
Geng LA UP alur pas Ob elak Je its 
Ad MI Men 3 EN Al LS PSB oi ras Url ab JS Ol Joni 33 (Am) 
4. (T2 Plapsssma (04 1 1g) — WI il) 
anal! d yg 4d va Ly cod dalan Geli e) Ju 8 gel D yp79 dad Ujlaa SI JI sa GS! 8 gal say d3 $ 
2. Bila diduga kuat akan terjadi hal — hal yang diharamkan seperti : 
a. ikhtilatur rijal bin nisa'. 
b. safarotul mar'ah dengan tanpa suami dan 
c. khouful fitnah d. nadzru dan sam'u as saouti bis syahwah 
maka hukumnya haram. 
Referensi : 
" Almufasshal Juz 2 hal 432 
" Fatawi lajnah addaima libuhutsil amaliyah wal ifta' 14 hal 273 
" Majmu' Syarhil muhaddab Juz 4 hal 484 
" Janatut thalibin Juz 3 hal 263 
" Ihya' Ulumiddin Juz 4 hal 33 
n ('anatutthalibin Juz 3 hal 263 
" ('anatutthalibin Juz 3 hal 260 


" Al bajuri Juz 2 hal 97 
" Al Fatawalfighiyal kubro Juz 1 hal 203 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4353 ) 


" Al majmu'Juz 7 hal 87 
m Al-halal wal-harom fil-Islam hal 31 


143212 Jail) 

Hell PA Yoo Ja 

LP MUSI BOY SLS nyai Al Ba, BP DAN aa HUYI aloe pedal 2 SNI ola Ja: La Jus, 
Tag Akitan DPI Sa de Sato JS pkai y SUYI SI Jani! Yi 

SI AYI dor SI ega SUS de Jd Blo- Cde Ser JI alay Bloe Ae elu play Jual oya MY 2 Aldy 
DG ya yaly yaaa yg Lagu Aap Eluadi Laga WI Jera lor Jl Sale Uale gal elundll JB JB SAI hana 0S 
Ole JI Sale Lal (gang Onttly JUS Unas Bl yah CIA JII ya elo OS YI Lag oya IDE pai alah (KU Ld JE W 
OP laa Iljaa jga Gama pLaYI JB LS Keyla ya Seitany G3el yag dal O peang PLN JS Si yajOk Jl Jl of 
Ay aon Ae OS sll prada Ae Jap EA Ip dal Ron jd Lady SUS 3 Ie aa HAIS jgn read aya 
SA Lele Laga cb naa OT ai ya Cor LL Ula Gal ayat pralay ll $ La LL US J3) Ier JL Lotsl Op 
cal Uaslis tuk y Laga Gaal ad Jaor U Gaal ya pakai Led Ion Jb ye a OS I WUA, sll yet yel yh Aa 
Ole ya LS Ill Sales ella Jaan Gas 52 pakai! 3 LAEYI & yaa Y dil Sig pdl Wegad oya Land SU aa SMS 
#Xuadi 

2. (273 114) — #3YIy nakal & padi Had Romli CO 

AJI OS of ba ca pole eU Ld A2 Gek Oya Bila COLI aa Sen Yong Oke Al all aU 
Gani Ai AV 2 PASI GAJU ya AT dng MAA Y 2 Ob Lala 4 Aha YI Olmbily (ejIh Aaloaan 
Aalal delta gl JP 2 png AYI Smbuly GL RSU bat Ol bb jt takan R03 3 Lan SUSUN III aa 
JAN Ol yani Ie GR Sy gt Kila Telerh Ot panai SOLUSI Zaole Jerlutag TILY (N Lana. 
EBI Gan jay Wana! Jauh! ya SMS GL KEUS 336 Y dil 2nd sita Rime al Angga leg Sei Al) 
AYI Tole & pull Rafa! Kimi! Lely Aonn2y JT AAS Li (de Al hny Gay Abg “asal 

3. 41484 DAN ad Ie £ pal 

oa AV BU JELAS md EV W3y Iler Je Il KY, J3) Ugake Rai YEL Of p Un only jali al Ja AA 
La AB jer Rnadel Elhag Liam UI de PUN Omega oil Ji Ady Rel )y OS Ja DIGAYI dnadel Lay yo 
kl OY) lor! Hile tekan CI pekany dala ADI go dl Jyay Hilee Unlaas 3 slim Ol Renita! Aonymadi ya! 
MA ed Ike SL ISI Ie JL el 

4. Sal» 263 pl 3g CU dish 

MU SUS OA OI AS Ja Leni GE UE ai SA al Oa LAI al JB. 

bgl el 23 4) aa or ale sll 

UE dnaall p Bp 4 Ola YI oya pig la dabel Gong Kasal dian Jual. 

1. (263 P1 3) - db alel 

A3 eka dahi ya 03 Lag oU SUS OA Y Of AS Ji Ulangi GE AE And SL Goal ad HDL cal JB 
BUJu Nda Aj al dada OLS el yan Lila Aa) Ba Rap oya Say dala La Maag Cs dala La ya ci ygtu 
ISS y mma PAI ae 3 NI, CAT LAYAN Aib AS CP Cab Ai ya tadi yaa gd daa lg dg BE 22 del 
dadi B3 3 0 Wako pedia Land RIS Lagian JS OS bj BUSI AS SILAM. yelas Land BaLan Y ALS ya LS cg La) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DAY! onkgund AS Ji Jo elo dy LhnKO Il alga. 
8. (260 1 3g) - obb alel 
D8 sala) MP Vig dah Paid BEP LL anter Jom o AYI Kyo Aliag GIA yo ai (Opa Sad ya ed HAN) 
WEI 20 yaa yag COLA yaa jg csi cast ab dika Cal tag Al JT Aid Ain ba OLYI d) oa ai are pt. 
Asal pe die AS UnPYI PA (PI Ie By yu Ud Wpoy 1 ami Gg. 
DIT PSU AU 
GAS di Lena bl Ale Ruri j2 SL mad Lal el pp Red aka Bed! ata ya 1 Aril Ape dell Jing 
hal ym Si date Ba ya tai IS WR ay 5JB OT Ik 33 ak US Ola Loe US 0 Y ot 
(AYI Mera Om le GLS mual deh pi jl Aye ab oya 3 Lal) Jill £ pad Leni) Legong DUS Jay 
Katak 4 Una) Angle pena yag Mia pb UV) oren sad Va" Is (AN Jay —J8 Ol JJ — orakadl GL 
Iya Vig BPI Dela HP dd AS SAI Ola Ia G Lama Y GUI Ali Gal Yg Ja 
10. (203 2/1 D- SSI Kei Sa 
D3 pg madilg Sala Bsd oya Ailaking UJI Raih oU . 
1. BI 2ITy ra 
Gd! LOL) Ulpory dah Ad Bilal jl COLA 3 yan Ga AA BA B3 sial jl | plal ab Alas Ulil 546 Ja (GA) 
(PIA) nb ARA Spy Utan ne LA ola LL CeloaYI ya Oy Ty Celia Say Mal al 
Ala JASA Carly ya kar SY J3 Ya ya og NAS) CNN Gaya! ya HELIL meal! pay (BW) CLS jk 
ol (GPS Lenny VI USB Blah Ala Y) JB pelig dala AI dl AI Syany OT yag al Ca Wal pil Jinny GRI 
SE BI 33 Lenny YI JII SY Bona palad OT AYI pada AI ya BIAN JS Ny peluh dala Sy lenng GI 
BPA Yg Syam Beli ya Urekony SOLAYI J3 JI EA ba DA OS sala ITA OI Je Labuel GS (3) 
Oly dara Bp oya JST tah PLAN Liga Leni (ole Lady OY Hlana pb JAS lima Up OS el yg Lalomol JB Sal 
G SPI La S3) Abg Sally Ora ee Um Lely JLN ada S3 NASA AS ala CL law Gal 3 il 
mad AS 
31 YO AA IIS 
IS AA UJI KIS All yamg ALA laka Jiang ya da Kontak La pp Kadi pp ISL AT AOLAYI Lay 3 Gali CSO ag 
ba yag — JB OI Fe eley Sya Ola Angle 3) yoy Halo biterly AT Balong (laen pd oya denga y dilain 
aU le mati Y PLAN Al ot oya EMAS ADAT a73 Le la dada Mel sad LAI dal "susi odia eleai ,3 
SI aa IA ai AS el JS EV oa dal JS Gol al SALA Ag Ah BIL oya JS Jati BIAN Gaga Jp oaeng LN 
DI Ugit JT, Lal Al papah Uglalony La poly UtjL3 #Oludly 2NLall ala. 

3. Wajib menghilangkan segala hal yang mengarah terhadap kemungkaran sesuai kemampuan. 

Referensi : Isadur- rofig Juz 2 hal 96 : 

1. 962120 GE Saul 
(Dp San) Vig » pak! Jaa dB Aikally G3, ilebU sel y Hn AI SIM Bakalan due Corlg Ily Ie lsali 3 JB 
Laly joslasay Jaa Lagis jpmasdl Genkay Asas YI UIN 3 II Urgty Ade sby ain V3 Geri OB Sus Jill bale, 
Gd Lyla OS jl IV Tag BI 3 BUY oloy AI Jaman 3 dam) AI, Along dd dedi Jika Uya VI UI Ugaglatng DG peelYI 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4355 ) 


alang, 1 OUakudi Ag CI SN wi. 


Sumber : 
http://fomp-madura.blogspot.fr/2012/04/masalah-campur-aduk-siswa-siswi.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/625510730805072/ 


2844. HUKUM OPERASI KEPERAWANAN | 
MENGEMBALIKAN SELAPUT DARA | 
PERTANYAAN : 


2? Kuntari Nisa'ul Marisa 

Assalamu'alaikum...wr.wb. Salam ukhuwah islamiah untuk Akhy and Ukhty at Padepokan PISS- 
KTB. Mau mengantar titipan dari sahabat di Ettringen, Germany, tentang OPERASI 
KEPERAWANAN Dengan tujuan : 

1. Menutup aib karena gadis bukan perawan 

2. Membuang masa lalu yang kelam 

3. Membahagiakan calon suaminya nanti 

Pertanyaan : Hukumnya apa yah kalau sudah terdokumentasi MOHON TANGAN 
DERMAWANNYA... Matur sembah nuwun... Sesudah or sebelum'nya 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam, silahkan baca dokumen dari Mbah Cemeng : 

Keperawanan adalah mahkota nan amat berharga bagi kaum hawa, mereka ( kaum hawa-red. ) 

rela mempertahankannya walau harus berhadapan dengan jari-jemari maut. Para wanita yang 

telah terenggut keperawanannya oleh kumbang-kumbang penjaja cinta, begitu memimpikan 

kembalinya “ mahkota “ yang hilang itu. Untuk memenuhi impian tersebut, baru-baru ini seorang 

dokter spesialis kulit Rumah Sakit DR. Soetomo Surabaya, Prof.DR. Djohan Sjah Marjueki SpBP 

mengaku mampu mengembalikan keperawanan seseorang yang telah hilang lewat jalan operasi. 

Salah satu Dokter yang pernah ikut andil mengoperasi kelamin Dorce ini mengatakan, tingkat 

keberhasilan dalam operasi tersebut sebesar 80,7 Ys dan sejauh ini belum ditemukan efek 

negatifnya. Pertanyaan : 

1. Bagaimana hukum operasi “ keperawanan “ tersebut menurut perspektif Figh ? 

2. Berubahkah status wanita yang telah menjalani operasi keperawanan dan dipositifkan 
berhasil ? IPP. AL FALAH PLOSO)J 


Jawaban : 

Menurut Syeh Muhammad Bin Muhammad Al Muhtar Assyinggiti hukumnya haram, karena : 
1. Tadlis (menyembunyikan aib dalam kaitan pernikahan) 

2. Belum cukup alasan untuk tindakan jirohah (operasi) 

3. tidak cukup alasan untuk membuka aurot meskipun dokternya perempuan 


Referensi : 
1. Ahkamul Jirohah attibbiyyah Hal. 428 - 429 
2. Al “Aziz Syarkhul Wajiz Juz 7 Hal. 482 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. Panatut Tholibin Juz 4 Hal. 175 - 179 


Jiluall 0 isi Uiwuoll AC 3) Ku elue Gi 3920 Jd ! dliwn429-428 ' 15 dual dal ll Asi 
dual! Laluu slooli veasal dan das A03 Jl Bad ya abg soil sg 202 yo Cul9 mall Ih 99 Al 3 
Sd 3 ya Liu growoil Los sll 5 Fed AluA8 Lg K9 1d 1407 ale 93 CngSII yd iis 
0D A3 9d Jwodill Jail adl A3 LAS Uiby Luwb pusi So20 231SXJI Leul US LS as all 93 Jail 
lu Login S BJ 93 Ray lo SSI db ag Ai , lagilsl 20 Lalgill NS S5 Kwliall 0 dil , ISglg - diwoll 
billan BKP clie S35 sana Y : JoXl Jail : Jls3XI. Ulanal Sdsil9 3BL Kudo Sl J9 30 dil 
saia N Na gl isl Hall Uma US ISI: J9il : Jml: gill Ig soul cab all 3 Kat) 
Lam lalaliis Edu Ball al ol de sale oC) 5 Jlbiy RIS sis 9d 109 ado Imo # al y3 
OS ISI 5 gadi Lgrio dl pal US ul ye ab Kaku dl lg (). Lesl3 03 al adas 3. 
“elalos al aa sal 21 seal V3 Kn JS gl dilsall 28 leS HIS) see ud lil Gal Lu 
Sa aa at Sre a ul ae D3 sal aan SI 
S8 bol, Ag , AlgI JJ 93 adal ea INEII J0 pera? SSI Jero MS (yab ai 2 KJI) 
Su Gil 11309482 : 20 Sulu call ang ad de JI ai dc Ulitio lagi Hull JI 
ol JSI B3 335 08 byitug ponall 9.25 SS -Salg dal dadlanllg dolanllg mol yualg ul 
sala, di adl Jaa Id LA Ja Jl all asal s3 5135 69 Bei io Jd y3S Y TI yo 
“ag adl Jul 58 SS Sab Jul Ai SAS yo ul 00 Lal wuba JI udlg Sl Ul uc 
Jl63 alodI abg SW pisa LAN jilw adl ul 589 AKI 98 WE JI Um juli ls SIG adala 
say dn Abal nas Masa lemas SAS NE el bg cal all eos And 53 Kalo 
Sid Laras ASI 0 Coy Sal LSI Ul lbs Hauwgl 39 JB SSb 50 aisy Luis sll ol Juli 
in $0 danlol Garinguall adl JI yag Agar USB 53 Jul Hn ll adlg Blslall 9d )3009 bsa yal) 
S3 Ulu BESI Gd SU eaS d3 ul Yal( ballao 3924 X) : JoXl Jasll Jas 1: SNI 
2 Joall Sau odl Sagu Isadg , Lio So eliag Guy au Rgs Ai lu land Yo il oll Jas 
Jamu DSA Ela dip Ul: Wb Sioll ade El Ad BJ elus Sis ul : bi AL JNSJI bil 
Si bun jl! Lada... JB ul adl Elon a07 BKI elit Gi, USob uga VJ d3 UK on) 
Ola Ria 5 ul elu Gi) Ul ben let pa ya0 yadllo yan yo Egi UX Kou ye Imo 0 UI cling 
Sue 0 lean ol “ab ena so com Anas ee ala Sal USS 
Jml" gutidl Jail Jl (2) sanad Any ASI beliaulg , yAlgSNI Oa £l pal dl Istab ol, sub" 
99 sll Batas ade L420 RSU elae Gi, 9 dai pisll dog siso ale dls dc Lidl sos Ul : Yg 
We dn jl Ass Jd ad bae B6 dtlll yo diy Elsa Ul: lobi Ld de gay Lio gal JlosNI 
ve 2089 pku dc sll Ko gni! Wangi lal lining leic allal 28 JI 93 y3SS lg UJI s gw UL 
ata Sd basa sea ob gladi ts alba al alot sunah 
Id Ia SIS A9 Sibiy d MSUI slac Gi, 9, Wiluug pbicl € Hill oi Wagi SI 9d Ualball 
Iludl Ul R39 Hgdl HAS LA) dio. 


Ayung labaS ym U3l9 lillao Gil Lu 2723178 175510 gala «all small dilol yuold adl A3 
lor Jiitul9 pi) Jl 05959 dala ul ex ALI SY Oyeg ll all Ay au aS Glall Jalal A59 ale 
JB Halal 93 Wglaty IgilS pgiN A yul Y Gil Atil 0 AMA S3LB p39 Rul HSE pl Lan y3 
All Iga peale Si € suiR09 sagiil gw! 4 0 S9 di Jl AE dal 93 392u Ablial Wale Jl 53 

s3 Lyra g Log gi 49 Uglloo dy Ul Sc lal gol N dana sd 05195 Eleiall Ds 9 Usa AS 
335 83 Jo Ke de dell dil oa Ji 4 LudeullgLayi Isa 1563 dalnall 8792 A8 lay ye al 
V5! Lai lgi (arya dal Vai) aga Us LIS Jobs daluo@ll dll Jitoy Jaido Jus wd) RISA 


Ea ea 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4357 ) 


dll 5d Oi lo Is uda dg 0 Jirisdl and WII Jgawo pede SS Mg Adul asu Ala ole 19 oil 
dal all xi Jl MUI UN dual gl gal y3l Luki do 24 049 Wall au asi Leaig Ml all uc 
lc S3 loo J8 loo») ll Ily pul lg Lali dg Awas) Jill dg yo M3 Cui Ul NI Ml all JB 
USAI 9 Kanit AS 3 gu 93 OLS pl Bole Jl 9d J3 Rd Sl dll Ugli3 93 kill yo Uu 
SJ ul kobla lc algiall ai 9 Lesi MS suSik09 J93) AJI Galau (SI du jl Lose s3 
Dgis lol js Ng cudsill dl Les pisy 48 J dls Y MY lillao gua 93 li do Selai ale suoi 
SIX sisy X9 yo HS ID An yug Ul dmilb 8 Hu) Y all Hall Ud Lutuo pl lo dis yd du) dl 
535 Lula Ia IS3 daluooll ud UE 535 389 Lyrsg lord Ugi3 33 Wglloo diy Ml Hc lol doll 
Jlo valas le 3 us lgs ll l35NI 9225 Lao 0463 Lal lite 53 Sie ld lgllo 18x Leala) dN 
Jaw Kadi Gil dc ls JS sudi Id yet) Ul Kaguia Lim 1559 8) 9S30JI Leica lonaii Jolie 8 
Pe MN aa Mn na ae ea ea ana me oa gaun 


Gone sa 
4. Al Bajuri Juz 2 Hal. 109 : 


II ee SL GL gi Ie sbb WS LI aya Kal (SA Lelah UnrPP de sll) )109 1 2217 Kopel 
AI EK ale Oly SI (lg JP) Va NY Uli WS) Lego Aas VI R93 Led j3 Y ly JB OI 

Sumber : www.fb.com/notes/288477094576269!/ 

Wallaahu A'lam . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/431320386890775 
www.fb.com/groups/piss.ktb/667171473305664 


2845. HUKUM OPERASI PLASTIK 
PERTANYAAN : 

2 Ta'in 

Mau tanya perihal operasi plastik dalam hukum Islam... 


JAWABAN : 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 
Berikut kami kutipkan Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 1986 di PP. Asembagus Situbondo : 
Bagaimana hukumnya operasi plastik di wajah? Dan Sahkah wudlunya? 


Jawab : 

Operasi plastic pada wajah termasuk katagori Taghyiru Kholgillah (merubah ciptaan Allah) yang 
dilarang oleh syara”. Kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syara', seperti dalam rangka 
pengobatan atau pemulihan akibat kecelakaan dan sejenisnya. Tentang wudlunya ditafsil. Apabila 
sudah sll (menyatu/melekat) maka sah, dan apabila belum, maka tidak sah. 


Dasar pengambilan : 
1. AS. An-Nisa': 119 : 


pas aa Ad dy up UI Oka da yag AI Gie Doko ai ASI DT ab PN AA PAP 
Las Ulu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong 
pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka 
benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar- 
benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain 
Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. 


2. Isadu ar-Rofig, Juz I, Hlm. 122 : 
Pd OIL 0. Wo 10 020 R0. un 20.0 00 A0. -- 2 00 0 0 LX Pad o- 0 w .. 
knatia! 9 LAN 9 3 jab ienadl 9 3 peti IN 9 Haa piunadi 9 Kail gg Alai Al ea #emowmual pe 3. 


Didalam hadits Imam Bukhori dan Muslim: (yang artinya) Allah melaknat perempuan yang 
menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, dan orang yang membuat tato dan yang 
ditatonya, dan orang yang meruncingkan (memangir) giginya dan yang dipangurnya. Dan orang 
yang menghilangkan rambut muka (mengerik alis/bulu lentik) dan yang dikeriknya. 


3. Is'adu ar-Rofig, Juz I, Hlm. 123 : 
S0 SE US Ag al Fe ad Ka pa Ad na YUI, 


Adapun apabila ada hajat/kebutuhan yang mendesak dalam memangur giginya, seperti cacat 
didalam gigi, atau untuk mengobati maka tidak apa-apa (boleh) perbuatan tersebut, seperti yang 
telah dikatakan oleh Imam Kurdi. 


4. Fathu al-Bari, Juz X, Hlm. 273 : 
Her SAE AI BUS ISA JB ima Ja SMS Ab ja La gada Ol Aa ai Komedi Om AS . 


(Dan orang-orang yang merenggangkan giginya, untuk memperindah). Dari situ dapat diambil 
kefahaman, bahwa yang tercela (tidak boleh) itu, merenggangkan gigi yang bertujuan untuk 
mempercantik/memperindah. Namun seandainya hal itu diperlukan, seperti untuk mengobati, 
maka diperbolehkan. 


5. al-Gulyubi, Juz I, Hlm. 39 

Sg GA BI agan el Gea ja ag Ha AG 
SEM GA 2 ai Yg Aek Ga SAB WS Sa na Jb ea Pa Ga se US pb Yu 

Wajib membasuh tangan yang sudah melekat pada tempatnya tangan meskipun bukan tangan 

muliknya, setelah diputuskan dengan menyatunya/mengalirkan darah, sekira membahayakan 

apabila dihilangkan sampai batas bahaya yang memperbolehkan tayammum. Dan wajib 

membasuh luarnya telapak tangan pada tempatnya, dan tidak sah wudlu bersama penghalang, 


kalau tidak menjadi penghalang tetapi sudah menjadi satu maka tidak wajib membasuh bekas 
dzohir potongan. 


6. Fathul Bari X1/575 : 


55» Nge 
Upole A01 Ugtilo II Upik ja ea mati Ball JPN 15 all JB Keblemidl LY Bae Oya pal Calo A3 S3 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4359 ) 


WOL yag ea Il ll ai Lagian La Jaja Oren Tg ja OI yS 0 Yg IJIN om! Oei yadi Ol Boby 
AM dala Tio jf Una Lajadi OS, oyag call Ulah Aas jl co jl AA jl Un dalih Wa lo jl Upah BAN yan 
GAS II pall Ag Jua La SUS ya Gain HO LL AI Get pa ya yag Lil Jala US ISU tag abs oa 
2 jab Ka ISI La gala teya Gating HS Jby ATAS pe Ta 3 Ter dly CENS 5 pemah LI gl Up33 3 BUSI ym YO 
EA SMS 9 D3 Gsad Vig Caleg my! OS Aka SNI 05 Uut Ja UI Ueale p£ NB Rita2 jl Lola jk 
BOY) aa Oh Bul Ig lagi OS VI gasal PeyA Uolad etil yaaa OS Of HALAL Gang JG) mual) 
SP oa SAB ter Ay LAN oa MN Hj Udh OS SY Sippledly Adly meri HI 7 R3 IJE ta ped ed 
Elis dani HEJU Leongj) Leon HE SAN HIS JUS Lean RL SIS AESlS de edan Ul al al ye Gpual Gl 
abad Alas ya Aib HE YI S3 el AL ga! B4 eabaral LSI, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/666908619998616 


2897. HUKUM OPERASI GANTI KELAMIN 
PERTANYAAN : 


2 Fayly Ultras Madridista 
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mau tanya lagi. Apa hukumnya ketika seseorang 
melakukan operasi kelamin. Perempuan operasi kelamin menjadi lelaki, dan sebaliknya. 


JAWABAN : 


2 Syifa Al'hasanah 
Haram hukumnya merubah kelamin, lihat Lubabut Ta'wil : 


sai J9 Jia arooig pall Jala ga All sui9 La iso UuLc el JB fall GIS G5 Agi2643) 
ade Jay pglgo JS "talang ale All ala Jgd aule Jung kale GI jb3 sull Hobi susi gd All Gl 
jalu Isi Jlosl mei dc usil 3» Jo « ul Joy Ji39 " dilusoy gl Ul moiy gl Uld aga ol 2 hall 
coladgiwualg Coladilgll All al "akug le All aho ale Jug sasill Juogg atigll Jio Ss 

caB low 52 lagdg dgsuwo pl lg yo oles "all Gis cal ea Cw Labialg laoiiallg: " 
ulos USXI gs eLoisYI ga dll Gis susi Jia " dlogiwallg Akolgll plug ale All oo gl yel 
sal op asw us (S) Lab La5£ A8 UN selo yag 5959 mill eLas! yui d,S9 .d0,3 sldell Law 
Ii 9d 1d linoisd Jill y9abo Ly Ulaic ade »5 akug le Al Laluo Al Jaw) ol Ya) JE y259 
S3 ella Any SI selai A8 Ul Jgiug eliS NI 0, 200 ul US JB gl uc dobel) elbisNla AKU 
Ja Jl ana ul sdg Cusull 3d 0 ul B3 sagidy gusa JII slas cl J5 yd olises Lbgall 
alosiNIo siladl SS wlei all gl gd WI ls us Ji89 S 9539 emg 0059 UgiS 5 49 sll 
yo lirgaun3 sulill dntial jan V9 JWlg agnill patillg moril 359 agmsil ade ago 153 JSVI9 Kai 


? Ulinuha Asnawi 
Idem Operasi Ganti Kelamin Hukumnya Haram, berikut ta'birnya: 


- Tafsir al-Jami'i li Ahkam al-Guran li al-Gurthubi, Juz III, Hlm. 1963 : 


Ol Old Ily Ale A1 Ula Cs Ugal Ia gi maki jang YA Sp Jab daan gal Ea Isya! jin yi JG 
PRE WAN gi AA YA BE NY ITA an jab Ya aah ia 3 NA Ie AG Ako Ju Ju 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4360 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oc. s9. 0 ..9 2 0... 1.0 33 OLI - 
Sa PO ja 


"Berkata Abu Ja'far, Hadis Ibnu Mas'ud itu menunjukkan bahwa tidak boleh merubah sesuatu 
yang sudah diciptaka Allah baim dengan cara menambahi atau mengurangi. Sampai pada 
ungkapan mushannif, berkata IyadI. Bahwa sesungguhnya seseorang yang telah diciptakan 
dengan jari yang lebih atau angota yang lebih, ia tidak boleh memotongnya atau merubah sesuatu 
yang telah diciptakan Allah, kecuali apabila hal itu menyakitkan. Maka memtong atau merubahnya 
hukumnya tidak apa apa". 


- Tafsir al-Munir, Juz I, Hlm. 174 : 
da PI ag Kanan Wa Bae ee F San SL ja lai Bos ee Aa) 5 as Ola Gal (JB 
Ai Opal 053 Jaa eLAsIS Ti Ho (Al ale Oa) makU (ep) JB OLI Kayla Doli Gaal Ol jas 
5 Ing di masi 1 Sah LA H5 1 d JUS olgs NE! DG ab jg pai, na Se) 
SD 3 Sop baka aa PEN TA He 2s Ls BY one Ona Ai oa Ide) Aas, 
—i va S ng Pai JAS Ts tml) Pr, 5 Tyas) aral SN Gia Aa Sa sih Can 


"(Dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau 
bahagian yang sudah ditentukan untuk saya) yakni syetan berkata: Saya akan menjadikan bagian 
tertentu untuk saya dari hamba-hambaMu yang telah mengikuti langkah-langkah iblis dan 
menerima bisikannya (dan akan aku suruh mereka merobah ciptaan Allah) baik bentuk ataupun 
sifat, seperti mengebiri budak, menusuk mata, memotong telinga, bertato, meratakan gigi dan 
menyambung rambut. Sebab wanita melakukan hal tersebut untuk berbuat zina. Tadisi orang Arab 
bila untanya telah mencapai seribu ekor, mereka menusuk mata pejantannya. Dan termasuk 
dalam kategori ayat ini adalah menyerupai laki-laki dan menyerupai perempuan, sebab keduanya 
ada upaya penyerupaan dengan lawan jenis. Dari segi keumuman ayat ini melarang semua jenis 
mengebiri, tetapi ulama fikih memberi keringanan dalam hewan ternak, yaitu boleh bagi hewan 
kecil yang halal dimakan, dan untuk hewan yang lainnya haram". 


- Tafsir al-Khazin, Juz I, Hlm. 405 : 


00-00. 


ale ai J3, JI mepia MA Jae AI ad abi) DI op gm At JG (Al Gl daa HI) Is d$ 

mai Jie gladi pala Gladi IA aki de mel Kia Ja OI Jason ti) Ju Ol dl Keale gladi bs Al ajaa at 
Sh ae Jaiy HE Jb € iya Kagak SA modi Media Sea Se, SEM AN 
Ad Alah 3 Uap daa il il) € Ab OI Ujang alay sae VI ya Al Gl Gaki "Jay dloyadi, Wali 
Cat Wo Ai DI sada Ujang 0jpr3 mil Alas adl 55) tea salad Gam Dl 

"(Dan akan aku suruh mereka merobah ciptaan Allah) Ibnu Abbas berkata: Yakni merubah agama 
Allah, menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Ada yang 
mengatakan merubah ciptaan Allah secara fitrahnya yang telah ditentukan... ada yang 
mengatakan maksud ayat ini adalah merubah perilaku yang tampak secara dzahir, seperti tato 
dan menyambung rambut. Hal ini sesuai dengan hadis: Allah melaknat wanita yang berkerja 
sebagai pembuat tato dan yang bersedia diberi gambar tato, orang yang menghilangkan rambut di 


wajahnya, oran yang meratakan giginya untuk terlihat lebih cantik yang merubah ciptaan Allah. 
Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Bukhari-Muslim dari Asma' (binti Abi 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4361 ) 


Bakar): Rasulullah Saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan penyambungnya. Ada 
yang mengatakan yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah adalah mengebiri dan memotong 
sebagian telinga, sehingga menurut sebagian ulama hal tersebut hukumnya adalah haram. Anas 
tidak senang dengan mengebiri kambing. Dan sebagian ulama memperbolehkannya karena 
memiliki tujuan yang nyata". Wallohu a'lam.. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/690431464312998 


2959. HUKUM ILEGAL LOGGING 
PERTANYAAN : 


2 Adib Mustofa Menyukai Anda 

Assalaamu alaikum.mau bertanya, bagaimana hukum menebang pohon yang ada di hutan dan 
mengambil kayunya ? dan jika gak boleh bagaimana solusinya jika sudah terlanjur dibikin rumah 
oleh penduduk ? makasih 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikumussalam Warohmah. Nyumbang Ibaroh dari Tuhfah Al-Muhtaj Fii Syarhi Al-Minhaj : 


CA 3 

AI dng BLU Y II PLN GRI le ag (SI Lay AKG Mela pLYI le gatal! Gal og LAS yag 
DIY Algor Pp la Abe Ad AYI Id GEN ob gd pall ya pedl Aeils La Aing one JB al yng Pedly . 
PS Ola JP ya Ah La Alka Ula Le oya Of ya dan GL la, AYI GS L Blu sal 3 Jaa abal 3 GL, 
El om ada dil Alb Ona Boby ab aib glley Slow Ale CS Png jin Ab La Sair abi II enam JUAN SI 
HB, MSI, ALL . 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 

Dr. Wahbah az Zuhaili dalam.kitabnya membagi bumi atau tanah yang berada di suatu negara itu 
dibagi menjadi dua macam : 

1. Tanah bertuan Ini juga dibagi menjadi dua : tanah yang dikelola dan tanah gersang. 

2. Tanah bebas atau tidak dimiliki oleh siapa-siapa 

Ini dibagi dua pula : tanah yang menjadi fasilitas-fasilitas kemanfaatan suatu daerah, seperti 
sebagai sumber bahan kayu bakar untuk penduduk daerah tersebut atau sebagai tempet 
penggembalaan penduduk. 

Dan yang satunya adalah tanah tak bertuan yang bukan bagian dari suatu daerah atau istilah 
sekarangnya adalah tanah negara. 


Beliau juga menjelaskan bahwasanya tanah negara yang berupa hutan belukar atau belantara, 
maka siapapun boleh untuk menebang pohonnya untuk kebutuhan. Tapi dalam hal ini Pemerintah 
juga punya hak untuk membatasi atau melarang penebangan hutan belantara guna kemaslahatan 
umum supaya tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan bila pohon-pohon ini dengam 
seenaknya ditebang, misal banjir dsb 


KE Ja 543-542 20 oma se AYI AA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4362 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ole dobeliy ol png Bale 2Oley3 AS gladi 3 Rorlaa yang IS ylk aji HOleg el Ad dd Jolo 3 ee Al LI 
Aya SWAT OI Gang La gd OI GBI yag Laila ya Uma HI ANJI gg SULIU SNI Gila ya ya £ j IL 
AS gkaki PIL ey ah Gth AAI PI Lely ara jl Rel al 3 ya LA it GI Ga BA PMN Spa, all 
2S gkah 2 por Yg AS gladi pe my Alg JB Oi II — Uma al oli gl ag Jaring dg Lala detil Ul Ag 3 All 
Ole Ud US LI GI AI PN S3 — JB SI Se ra HS Mel Play Ekanll, 

Oi Sada Jala ST el yan Hi lenal Larkag ALA Spain jl ab Ulatty il yak ee ya Jaiug MII Jt Gal ya ya OS La di 

ABU pia SU) sak Jal JL YI oya dale HA UAN dala OT PLYU 5L DB, Uya Y ed Uh OK Laras 
BS Tam UV ab 2 Lagut Ol Ab may sape BALI Jt Jd oya GPM oa 3 SI email. 


SEN Ja 505 20 ym 2 AYI AA 

An yna Upin terliH La doel Ugal 2 Matan YI Gp dry JSM AS pkh pb 1 3 ES Of All Ily ya er UT, 
Alousaaki Ale) JemAY bad pt, UN Ani ga SI SIKA jo aj lg Upin ta Ae asu Sial Ily Upin Gal gta 
Baik! Ro pel 391 dls 2 Ul Rela 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/722208304468647/ 


2974. Hukum Memajang Wayang Golek 
PERTANYAAN : 


2 Budi Hayatullah 

Assalamu'alaikum ustadz dan ustadzah tanya ada hadits bahwa barang siapa di rumahnya ada 
patung orang maka malaikat tak mau masuk, lalu gimana jika saya pasang wayang golek di rumah 
apakah ini termasuk yang dimaksud hadist tersebut ???? jawabane suwun wassalam 


JAWABAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 
Waalaikumussalam. Berikut adalah 5 persyaratan yang disepakati para ulama' tentang keharaman 
gambar / patung : 
1. Berbentuk manusia atau hewan 
2. Berbentuk sempurna, tidak dibikin pengurangan anggota tubuh dengan bentuk yang 
menghalangi untuk hidup. Seperti terpotong kepalanya, terpotong sebagian kepalanya, 
perutnya, dadanya, dilubangi perutnya, memisah anggota-anggota tubuh menjadi dua bagian. 
3. Gambar/gambarnya terletak pada tempat yang diagungkan, bukan pada tempat yang 
direndahkan dengan terinjak atau terhinakan. 
4. Adanya bayangan bagi gambar/patung tersebut yang terlihat secara jelas. (Yang dimaksud 
adalah berbentuk 3 Dimensi: pent.) 
5. Bukan diperuntukkan bagi anak perempuan. 


Jika salah satu syarat dari 5 (lima) tidak ada maka termasuk hal yang diperselisihkan hukumnya di 
kalangan para ulama. Namun meninggalkan untuk hal yang diperselisihkan itu lebih wara' dan 
lebih hati-hati. 

Jika terpenuhi kelima syarat tersebut maka wajib untuk ditinggalkan dan diingkari dengan 
pelarangan / pencegahan. Wallahu a'lam. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4363 ) 


Referensi: 
- Majmi Fatawa wa Rosail lil Imam as-Sayyid Alwiy al-Malikiy al-Hasaniy, al-maultid 1328 H wal- 
mutawaffa 1391 H. Halaman 213-214. 


best seal yh OLI 3 pal OjS $ Wgbt ali Jgi die dy Rae Ah mentor La OSN yaa ya ALE Se ami Ol las 
Ulama elo Ga oa Bpr id eko ad bar ah Sinai jl Oa) dai Uli oya BUS mak La Lead Jawa d AAS US 
ca Old Jend OS Y Of $ Lamar Ola GW JB d yong $ UpabiletnYIy sbb alas JS bu GUS LAU 
Ol ymoll 

Je SAY OM bg pa Item USA OLI lala IN Ah WES Kenadil ola ya Ad kal Op 
SU YI mede Ia AI oa Ra) BY lal AN OY € Ola! ayat ya ALA de lb JeUS 23 SU) Lele 
Say OLI IE US LI Ja Aang. Ola Gold (ES Akag JUS Jaf dale LS lal IX ya TIP 
OLI ya Reble GUY Old Glen Y Ga yag all Jal pln BL pn JL ale 


- MAJMU FATAWA WA ROSAIL Lil Imam as-Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasaniy (1328 H -1391 H). 
Hal. 212-213 : 


ASI RI Lah 3 ola SI Kd oil JPU ALS Al am SAS Of Bo pall ayat Ul 5 yag Oli La ol) 
SIKA eiger 3 Alia! Gntuna Lelelay € LS 3 Aan JI ASUYA Jerat Yg JESYI Jaf 4 one US 3 Yg ot U Ina Yy 
SUS aja AI ULLE Fail Uma Led TJ daku 


1. Membentuk / membuat patung / boneka jika berupa hewan yang sempurna, yang mempunyai 
bayang-bayang, untuk selain mainannya anak-anak perempuan yang kecil itu diharamkan dengan 
kesepakatan para ulama' yang agung, dan tidak dipungut harga atau ongkos dari patung tersebut 
sebagaimana penjelasan pakar itibar dan malaikat rahmat tidak masuk ke tempat tersebut, 
pembuatnya dilaknat dan mendapat siksa di neraka jahannam, dibebani meniupkan roh pada 
patung yang dibuatnya dan dia bukanlah orang yang bisa meniupkan roh, semoga Allah 
menyelamatkan kita dari hal demikian. 


YY pas ai dal Ba ad Snail AJI lai BU pit Lai RaaiU USU JB W Ai pb 2 pal SS Ol, — 
dn SANA 3 Roelea SS el jar Gaji jl aka Rena WS toa al ok Bl 


2. Jika patung/boneka berupa hewan yang mempunyai bayangan, akan tetapi patung tersebut 
terdapat kekurangan yang mencegah untuk hidup, seperti dengan terpotongnya kepala atau 
separuh kepala atau dada atau perutnya berlubang atau terpotongnya anggota yang mana saja 
yang tidak bisa hidup setelahnya. Atau tidak adanya anggota-anggota tersebut dengan bentuk 
yang dirubah atau memisahkan bagian-bagian anggota, maka hal tersebut diperbolehkan menurut 
madzhab 4. 


Y lay Bolgg menenggak JS SES Of UBI yag Jwasit La Ugd JB Y USU ALS Rail yo Bo mad il Ul, — 
Lag SA mala SSI Sbs Taka Jd TB ASLI Of VI dng IAI 3 Wal Rol ci aS, 
3. Dan jika berbentuk hewan yang sempurna, akan tetapi tidak mempunyai bayangan, maka 


diperinci, jika berada pada tempat yang terhina/remeh/rendah seperti permadani, tikar, bantal, dan 
kasur atau semacamnya, maka hal ini juga diperbolehkan menurut madzhab 4, hanya saja 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


malikiyah berpendapat perbuatan tersebut khilaful aula (menyelisihi pada yang lebih utama) dan 
tidak makruh. 


£ amin Sikany Boy laa jang Boleng Ay Sila it mb JS SU JP HI AAS Al pb 3) pall oa SLS Oly — 
Asal pi Amel AAS ya pig Hilal Jang Jis tlg (SIM Ain AA DL TAS) 4 ALS Aerial Add aus 
MAA 0 AI 3 Ur aya CN ASIAN ca inai pall oalg 0 SN AAS ya pal joel 4 Ion Uraam Lp Ul a23 
LS HS Ola Wala GAJI Lena 6 et ab JA LAS UK JB Y JI AAS AI 3) pall II ya ba 


4. Dan jika patung/gambar hewan yang sempurna yang tidak mempunyai bayangan itu berada di 
tempat yang tidak hina/rendah, seperti: tembok, kubah, menara, tutup/satir yang digantungkan, 
kertas, dan atap, maka menurut hanafiyah, syafiiyah dan hanabilah dilarang. Menurut madzhab 
mallikiyah hukumnya makruh. ........... 


? Ical Rizaldysantrialit 

Kesimpulan : 

1. BOLEH.Jika dibentuk hanya sampai pinggangnya 

2. HARAM Jika dibentuk sampai sempurna, baik menyertakan lengkap dua kaki atau satu kaki 
atau dibentuk sampai bawah tulang pinggul, maksud kata "sempurna" di atas adalah bentuk 
yang mungkin hidup bila ditiup ruh. 

Mudah-mudahan sekarang bisa difahami. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/725519697470841/ 


3155. HUKUM MENERIMA BEASISWA DARI NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum ustadz Mohon penjelasannya...! Bagaimana hukumnya mahasiswa muslim 
menerima beasiswa dari orang kafir? Sertakan ibarotnya Trm kasih. | Maulidia Dia | 


JAWABAN : 


? Langlang Buana 
Hukumnya BOLEH menerima bea siswa dari non muslim, lihat Ihkamul al-ahkam 4/238 : 


9 de mad S Gaal y da2 Jaih BI Jgn Gp AI eh SAY) JSI bila Jp jl por (de Ju Lola MMS) 

Lain aids SN JS wal 

Telah diterangkan dalam hadis atas diperbolehkannya menerima hadiah dari orang kafir dan 
memberikan kepadanya. Raja kaisar pernah memberikan hadiah pada Rosululloh dan beliau 
menerimanya. Kemudian sebelumnya raja kaisar juga pernah memberi hadiah kepada nabi dan 


beliau menerimanya begitu juga raja lain banyak yang memberikan hadiah kepada beliau dan 
beliau juga menerimanya. 


? Ulilalbab Hafas 
Menerima pemberian non muslim hukumnya boleh : 


CN OI AN OLS 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4365 ) 


Ag Graiang La gs VI (479 2 00) 4 Aloe JUS Alalan 1 Ju cal JB (DA Jala OSN Ma niy el Ou) da 
elang Aas AI do — Aji Ah an) ya Remang Cl IA IE ya Angle Holan Caliel, . Uyakadi de cp, al - 
Aa AS ilang 6 din Rol Jah jl ng Kode Ba da AIA Oia BSI maa jr dada SM am el lai "AI 
GS AN 

Bab membeli dan menjual sama orang musyrik (kafir) dan ahli perang (kafir harbi) berkata ibnu 
bathol melakukan transaksi dengan non muslim hukumnya boleh...kecualai di dalam jual beli yg 
mendukung terhadap kejayaan kafir harbi dan melemahkan pada muslim.. seperti menjual pedang 
untuk perang kepada LA HARBI..) adapun hukum bertransaksi dgn orang yg kebanyakan hartanya 


terdiri dari harta haram maka ulama' berbeda pendapat...... langsung saja ke poin nya... (I 51359 
Jg8 Sungll io) dan boleh menerima hadiah dari non muslim.... 


2 Hariz Jaya 


Bio Jd 2 Aiko pl Apalah cas Jl pakar (S1 ISI CB pelag dala dl ea AI Jay US JB cas AI nh Ina al yee 
(SALA ly) .etra JW plang dal Al daa Op Ly Torta Jab Oly JL PNS clue JB 

Dari Abu Hurairah r.a, ia berka, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, apabila di beri makanan, 
beliau bertanya, apakah makanan ini hadiah atau sadagah, jk di jawab sadagah, beliau bersabda 


para sahabatnya makanlah oleh kalian, sedangkan beliau tidak memakannya, akan tetapi apabila 
di jawab hadiah, mk beliau mengambil dg tangannya, lalu makan bersama mereka. (HR. Bukhori) 


(Silanl lyy) sad Uyakal Dj Ol dia Taka pelaay dal AI Clan AI Sgany JI Salat SS Ol JB ae ye 


Dari 'Ali, ia berkata, sesungguhnya kisra memberi hadiah kpd Nabi saw dan raja-raja lain juga 
memberi hadiah kepada beliau dan beliau menerima hadiah tersebut dari mereka. (HR. Tirmidzi). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/771767419512735 
www.fb.com/notes/777573492265461 


3229. HUKUM MEMPELAJARI ILMU FILSAFAT DAN 
MANTIA 

PERTANYAAN : 

2 Khairul Fahmi 

Assalamualaikum.. salam sejahtera kawan semuanya, saya masih bingung tentang ilmu filsafat 


dan ilmu kalam, apa hukum mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam??? terima kasih, mohon 
pencerahannya. 


JAWABAN : 
? Ical Rizaldysantrialit 


HUKUM MEMPELAYARI FILSAPAT DAN MANTIG 

Filsapat terbagi dua: 

1. PERTAMA : Filsapat ahlu sunah waljama'ah. Hukum mempelajarinya fardhu kifayah, seperti 
mempelajari kitab sulamul munawarog atau syamsiyyah dll. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. KEDUA : Filsafat sesat yang kemudian banyak dianut oleh golongan mu'tazilah. Yang dibahas 
berikut ini adalah hukum mempelajari filsapat yang kedua. 
Dalam kitab “'anatuth tholibin juz 2 halaman 47 : 


SUSDLASA aa gaga Mall goleA Sal salin jae gila Diskula s4 LEDE AG, IT USS aa 


“Filosof adalah orang-orang yang mengingkari hudus alam, mengingkari ilmunya allah dengan 
juziyyah, dan mengingkari kebangkitan dengan tubuh, dan 3 masalah inilah yang menjadi asal 
kekafiran mereka”. 

Dan imam sanusi sangat mewanti-wanti, dan memberi peringatan kepada orang- orang yang baru 
belajar agar jangan mengambil ushuluddin dari kitab-kitab yang bercampur dengan kalam falsafah, 
berikut ini perkatan beliau : 


slama) Uasixg agao hg ASI 3d ny USA at SA Mau 


“Hendaklah orang yang baru belajar menghindari kesungguhannya mengambil ilmu ushulluddin 
dari kitab- kitab yang bercampur dengan perkataan filsafah”"Bahkan bukan hanya ilmu ushulludin 
yang bercampur dengan filsafah saja yang di wanti-wanti untuk dihindari,juga ilmu mantig. 


Bahkan iman nawawi dan ibnu shalah mengharamkan mempelajari ilmu mantig yang bercampur 
dengan filsafah, sepert i yang disinggung oleh Abdurrahman al- ahdhari dalam kitab Sulamul 
Munawwarog 


SEA dng Yan HA ol, DEA NY II 
dlu kate lbs gmn yak HUI Aga dian, Joaalal 
sa $A Wadig 9 53 Ilunmgnd Hang jo ISL Us ad 
sal ya Md GUSI # bis Ea We La gl 


“Terjadinya perbedaan wacanal antara para ahli) tentang status hukum kebolehan memperdalam 
ilmu retorika gurani (ilmu mantig / logika), dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Pertama, ibnu 
shalah dan imam nawawi berpendapat haram, dan (kelompok yang kedua) sebagian kelompok 
ulama mengatakan ilmu ini sebaiknya diketahui, dan pendapat (ketiga) yang terkenal menyatakan 
bahwa memperdalam ilmu retorika gurani (mantig) adalah shahih (benar) bagi mereka yang 
memiliki kesempatan bernalar, berakal, yang mengerti seluk beluk hadits dan guran, yang 
menguasai betul hadits dan al-gur an. Hal ini supaya mereka yang bernalar logis bisa memperoleh 
petunjuk dari ilmu retorika (mantig) sampai pada kebenaran yang hakiki. 


Kesimpulannya : 

Hukum mempelajari ilmu mantig terbagi tiga: 

1. Haram,menurut Imam Nawawi dan Ibnu Sholah. 

2. Sunah menurut jam'un (diantaranya Imam Al-Ghozali). 

3. Boleh atau Jawaz menurut goul masyhur. Namun hukum Jawaz mempelajarinya bagi orang 
yang punya nalar dan cerdas, dan mengusai guran dan hadits. Wallahu a'lam. 

(Sumber : http://arh789.blogspot.com/) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/783563344999809/ 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4367 ) 


3291. HUKUM BAYI TABUNG DARI SUAMI YANG TELAH 
MENINGGAL 
PERTANYAAN : 


2 Barron Owni Robbie 

Aslmkm.wr.wb wamaghfirotuh? Singkat padat ! Canggihnya teknologi sampai-sampai ada bank 
sperma, dimana tempat tersebut untuk menyimpan sperma, pertanyaannya : 

A. Bolehkah kita mengambil sperma suami sendiri di bank sperma tsbt, tetapi sang suami sudah 
meninggal? 

B. Bila proses tersebut menjadi anak, bagaimana status anak tersebut ? Yatim atau bagaimana? 
TERIMAKASIH BUANYAK WasSaLamu'alaiKuM.WR.WB 


JAWABAN : 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 

- Kalau masalah hukumnya, karena status suami-istrinya sudah hilang, maka hukumnya haram 
memasukkan mani suami yang sudah meninggal dunia .... Meskipun masalah nasab tetap ikut 
pada suaminya 


- Ibnu Hajar di dalam Tuhfah al-Muhtajnya menyatakan bahwasanya untuk menstatuskan sang 
anak ini bisa ke nasab kepada pemilik sperma syaratnya saat keluarnya dan masuknya sperma ini 
dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syara'. 


Jadi, kalau ikut pemikiran beliau memasukkan maninya suami yang sudah meninggal dunia, ini 
tidak bisa menstatuskan si anak adalah anaknya si suami, karena saat memasukkan status mani 
tersebut tidak dimulyakan, sebab dengan kematian sang suami berarti hubungan suami-istri ini 
sudah tidak ada. 


Ini beda dengan pendapatnya imam Ramli yang tidak mengharuskan status sperma saat 
dimasukkan juga harus muhtarom pula. Jadi meski dimasukkan disaat suami sudah meninggal 
dunia, sang anak tetap ke nasab pada suaminya. 


Pendapat Ibnu Hajar ini didukung oleh imam al-Mawardi, beliau menghikayahkan dari sebagian 

ulama Syafiiyyah bahwasanya persyaratannya adalah saat keluar dan masuknya sperma itu 

keduanya masih berstatus suami istri. Sehingga, ketika ada seorang suami mengeluarkan 

spermanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara', misal pakai tangannya istri. Kemudian 

maninya ditampung, setelah itu istrinya dithalak bain oleh sang suami. Sehabis adanya 

penthalakan, mani mantan suaminya tadi ia masukkan ke dalam vaginanya, maka hal demikian 

jika terjadi pembuahan, sang anak yang dilahirkan tidak bisa ke nasab pada mantan suaminya. 
Karena saat memasukkan status maninya adalah mani yang tidak dimulyakan 

ap War 9 3D ls Sx ma yal An 3 IJ Ka) IYaald AP Wal gx 8) Yg ab ls ya AH Maag Yuta ls 3 

IYS II SI Vanda seal Ao UR 2, B3 « 3s 3) yag dlusaata is BJB 3 ksliel shasasta Ja Sao Unas gloslasa U gla 

ANN IE LS 5) Cyan SY Ol Sal ds yiia pElAK Ul MUSI, (eeil 

(Hola 1 shaiaalk ) ADE iligLA cal ya 3Y Bo) Iga Lasinaa Sal Iii Ugly ghe 38) Wal pas 2 Yak les) ala Ya jld 

SI Yasiasl Ato (Joomla Ig Lusin, mam) Alai « Hp Luiaaha latar oleh dl Ig J3 js Bulak ata SI alis 3 gla Laga | 

P3 


http://islamport.com/d/2/shf/1/1711065.html 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4368 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- MUGHNIL MUHTAJ : 


15 Ui BA ana badal at Ko Use Yaa Hao lk, Wal 33 ay am NY BJ Vla! ata Jala pd Un gle Y ainio Lada U gl Llia 
By 6 ng Y s3 NS SN ian Ula 6 Yaa Toy 3S 907 Wais ami yak ML NY3 III sal YR AS, Wala ya su YOslb lu 
Na Maag Aoa lu 3 3 IJ JI Yama ga WI Yaa « 2, J3 Je 3) gnel Slusaala is 33 NG Ya 3s lstigl glasaslia 

Antulg ye MG Li Eye ala La € DHL 1 ya UK Cl Jap ina ae IA Gl UAN, lg dial plg dal Can al 


http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2169.html 


Sanjay Sl Madan Ula je 4 Us! 3 

Sa AI cala € UB amal 3LS 93 SS « oS3 30 WI Ea ul S9)8 JB SI (asal): d 
Gl 5 ss. Ja. ist JS lsg ga sll lo gl La Ya den ap sal 033 
VX. gal Sic 83890 KJ 20 Ol ale 25h : Jk Ng. a59 JIE Loji dis v3 O)AI3 SI 
JUL 2pnon3 2510 389 Amsal GS A33 JS Lal lojiSo US Jaisy V9 029398 abol 3933 : Jati 
Ag Cabii lp Jl jII 53 334 0533 ama Y 1553. 4 gl Gol Ao LSI Ty KS 0335 53 Usil 
aa Jatu #S UE 6 gali 0d USB Gigle JS WI lo sd, aa B0be3 S5. HI. dio CubS3 Alya 
dial . 


oi 253. al all fo 255 bassal 055 53 ale Jls Gs lo BN) a Ch 323 S5 


JB LS Ul And 3 am AB LS III sll ls ag € »sSl dial Is Y 31 BIL DA Asas 
das! lol UU 535 coy 253 3) LS Selai la sll ole 33 bi a5354 JEy ALS 9d Bus 
56 KING Gin y3 S3 Up daw aiakul 99 ooiiel Uas Slgl Iluel awal gl sol 535 las 
Hias 23 6 033 data LS pal 1103 pw JG 6S 4 Sal Umi Ag UAS NS. AAU yO WS ola 
B3 sah ad PALI Ka ON Bl pl sSI M9 Dl 1S Go duo al 835 3 WS le SI s5 

N Ig Gl Jaa Sigp3 MSI SSI alo3 3 6S 25158 Ol 20 duae all asu ll BS dl 5S d1 
OSIS Nn9 H0 A0 ud JS Ce RS Ia. Eli Ul H9 og 25m LS ya 33 sbgll Gal) 
AJ Calo MU , dy Sila CahS9 MS35 3l dial AlSSiuly Isal9 Uni 15 Lo 3 lag5 509 S5SI 150 A)iS0 
N ualis 212 38 Jati U9. sala GLS Fol63 LAS Ball: JKN. awg S9dUlal JB LS. Sal) Luk 

Alas pil sa La Ciada Id ay Cl, Gaye as s5 vi) be lb GS al Jbils lo 


Ha Oa Aa aa 


Ma Ca Yg € Doi 2 dl Telaah Aa Lgi SE. Ja ae Besa as Jail . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/731935563495921/ 
LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/050-figih-bayi-tabung.html 


3313. HUKUM MEMBOCORKAN SOAL UJIAN NEGARA 
(UN) SEKOLAH 
PERTANYAAN : 


2 Subuh Awal 
Assalamu'alaikum. Wr. Wb. Mau tanya bagaimana memberi bocoran jawaban ketika pelaksanaan 
UN ? Makasih banyak. 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4360 ) 


Wa'alaikumussalaam. Haram karena tergolong membocorkan rahasia negara dan melangar 
peraturan perundang-undangan. 


124 : yo JSI 2 yalI Hall sil 43 Jlual H4 

ar Ar an ata JUAN eagle Ne Ona alkali 5 Jilsuo lego sal as 
Gulali 99 padan 3 AAS Yg 1 AS SWAG slwlallg el dc dell Lil ala Jalal 4 G5 49 
lala LS ASlooll 90 S5 lail8 Ras sid old AS Ma lin yo21 Su ASI ale USU N duogll 
Sa 13 sb ISS gali yag Jalal Ga 99 Kamal ol LS dll Jiwa Iol ai Sol aaul 98 sll JB 
xl ebgll 198 KTI d9 Aeoy Lalat Ai 198 YIS9 “le Igigosil ISI Club Yilu yo Isalg sala LS 
dil 3 Coy Tulol JI ISI » WB uabo all Jatuul A9 Hilal 5 Cus yo Alb yi sudu lo 
sby jl SY Jay NS Fil sule Gadai las ? A33 0g 24 ul Jas ab Ai lo 8 Cilo NIS 
59 ll3 drwall ud LS JS Ul 0 Ul sal Cosmo ? Misal JB AI Jual 04 ass ale 
ola 1 JB mol oalg Ap Lagu al amy SKB Aj al Au KYT say Ul Jail Ly IS plio JS 
6S 1 cal adl NI lalisy Y asl9 sabu long al 53 $ il Sl Is 43 el Jai Ul ds ASI ll alisl 
Alan! 839 mal Cilal 5138 pesiwal Cabalg y50lI Sasgl ? Jlib Spul ati HS ! gam Jb al 453, 
singlo Jl JB SSI 2,53 dulu Jua ole MN : d3 daslll ! alay Odi Sol sll AISI deal Jl: 
SY SIS Up3 lo elus Y Bl 4G 43 Y Gl S9 JJ JdlaS ole Ji old Ula Ul plelg 
pw Eloy Ad ISI Ulil 


651 : 63: 2 Jasll as 

Y bo U3Soll 98 US Uls 0gb dc Ugal dio Kalbu Ul NI dad 999 OlS 99 Pl J Jo ol (£ 3) 
0 loyo 4S pasal alel ISI ISS9 Ule osug Oleh d say dd lc Ml Lg 42 £ bl WII wu 
D8 Sky US US ilalk GBI dal ,S yaisi ul AI digo au Ig 0 4d ojluSl J » 950 X oudJ o lelal 
Alya Caps Y cg Ss pub 0 


185 : v2 m0 ml! Sole dual) pd pil! duty 
203 Us add SI Jul sal Jlall BS RAS H9 Ad U lo SS 9d aloNI sol Jlitol K4 (JI: Uluo) 
si bela 4 ssalall US Ul W.Lo0 48 no Jitidlg ul ll sk Agra gl All Gatal yo 
san al Je Las goa S1 (5) Ao LS anool Jok au Jill a alias 
bas Lallas Ig bios Lal c19 Hole dalno 49 US ul olac log bass Lala LSI losoo gg all 
ail lo wisog JkidNI 2g sil Nail Lala pglg3 Loisog »sololl Hiyiey @hallg grioll 93 5.uollg Layi 
99.0 gl ayu vas Lao lsg Lila A4 jol lag aloNI dclb Un dl Jolllg 3 ya Jis cab | ai 
ds Ad YNA Lili Io) Iludl Usa JS daluno A3 US ul aliall S9 US, Ugriall9 ly UsIsll 
pgdls3 Solgilly HguN 93 Ad yuill Ls Adgy Sol Ub Au sol Ulalull Ul 239 389 Clugll SI 
bau AU yaalill JB J9 255 Ai Satu pdl Lol lg 0203 Vbiol Y ea en 
d | Y93 


OP go RSNI 

Lala gl cslg el Jdg 00595 9 ul Kaul AS sgias ya Uni Ulil 39 yo Ul ade slalell gas! 333 
09 Sol Si lg Jusall Aib AS j3 J3 uoriwo Oil Ol p spong divis solg pe3lidl LS agiy HNS A8 S 
H3 0 Jas Sl! gue 3 K3 gol Al JB lg Ail adl islan UdAg il Y Sg buas yu dalS 
dll 9s UgiS Km SI bol ul ul Wb baso HSloll Cud39 JB sell Mc ey y0c UdSAll Ia sll 
293 ad yo Jail L2y Ad bill Ic US lg sll Lg eliS gni gl ISS dg uosas Y lil Hilal gl ISS 
vas JS ps ASIA icg pggoall ic yA NI ab N dgllg dugll cniso 3 ul 


| —. 10/139 ,W5XI sala 
bibi sdgoclw ul Uas Na) 3924 Jag « WbilsipI elil yag Lal HNglso 68 ypdl S3 lo Jljuall 
um liat yo" sll 9d aalg Cage pl so Sl ad Yasll Ul YNA yo Ugal $ UbsidI age 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4370 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ade @acluy Sig 1 dns KiJl Yato SJG , dial Wlsy lo A3 sendi JI ale S3 99 akuo 019 "Lio 
agjaall Jail UbiodI Jas 388 « yag) 9) 0 UbridYI Ao ggn0 UII Ul Rao A9. SAI SJ el yaa 
Jessi ah codlas JB 4 dgaill dgg 0152 pukul Jis eIKS9 “Aoleall 58 lagi Sgww Y cal «0.42 yo 
JB dal s2 gna5u9 28 : 2 foleslIS niioll Jesi al UAYNI 39 LndwsollS Ul Iloc9 Igiol cy3ll 
yo Up bdoueg Ulil 9 Yam lily . 9 Lol f Usalo Y wall Usale will Sgiw Jd JB) 
Sl Gp ylgall Jk gara yisey Yg « Gal sung Jul A8 guy Cup « gamall ale Jill asi 
Snail Cydodl 98 gua lo Tell Wb Ssl9 £ io W elus 9g « leldl ug Odi 904 Ad Sis . 
dls el)9 00 Atm lo Uc Ay yABIL Gold Jli 389 « Geli, agiw Jd30 adl Zlay Yac Wgi SIJIg « 
usuug Usil las s5 .A0 WI mi Ah slles AJI J53 le Ganau 39 U gl JB Led 0 Cui pl JS9 
Sol US I5I9 . 188 : Ulyac Jl Ld Ole Aglg lil 0 Blbay ppi NG Igletu Al las Iga0y Ul 
HMI S8 Jill pal Lg lo sdg « Jdjoll douis Uus 20 yalg « Jole Sl Ay xg5S Alas 51 d3 Yos 
lal dala de sll ala 93 Sl Sl ,9 log « irwlill. 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/784664891556321 


3314. HUKUM BISNIS MMM (MAVRODI MONDIAL MONEY 
BOX) 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalaamu'alaikum. Bagaimana hukum sebenarnya MMM ? CARA KERJA MMM : 

1. Kita mendaftarkan diri 

2. Mengajukan TAWARAN BANTUAN (minimal 100 ribu) 

3. Menunggu perintah transfer dari system ke anggota lain yang mengajukan PROPOSAL 
BANTUAN 

4. 15 hari kemudian kita dipersilahkan mengajukan PROPOSAL BANTUAN sesuai dengan jumlah 
bantuan yang telah kita berikan # 30 6 dari bantuan yang telah kita berikan perbulan. Jadi jika kita 
telah memberikan bantuan 100rb, dan mengajukan permohonan bantuan 3 bln kemudian, maka 
kita boleh mengajukan permohonan bantuan 100 rb # 304 x 3 bln - 100rb # 90 rb - 190 rb 

5. Maka system secara acak akan menunjuk beberapa anggota yang telah mengajukan 
TAWARAN BANTUAN agar mentransfer ke rekening kita. Selesai. 

Sumber : http://www.mmmindonesiaclub.com/p/cara-kerja-mmm.html 


JAWABAN : 


2 Syarwani 

Wa'alaikumussalaam. Secara umum, memberi atau menyerahkan hak kepemilikan suatu benda / 
harta yg brsifat tathawwu' ( bukan harta wajib, seperti harta zakat, harta yang dinadzarkan, 
kaffarat, dll..) kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa menuntut gantian disebut hibah. 

Dan dalam pembahasan hibah ini mengandung 3 kategori, 

1. Hibah dzatil arkan (yang nantinya hanya akan disebut sbgai hibah) : memberikan hak 
kepemilikan suatu benda tanpa menuntut gantian kepada orang yang diberi, bukan karena 
memuliakan orang yang diberi, bukan juga karena mengharap pahala, dan bukan juga karena 
orang yang diberi memerlukan sesuatu yang diberi tersebut. 

2. Shadagah : memberikan hak kepemilikan suatu benda tanpa menuntut gantian karena 
mengharap pahala atau karena orang yang meminta memang memerlukan. 

3. Hadiah : memberikan hak kepemilikan suatu benda tanpa menuntut gantian sebagai bentuk 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER (4371 ) 


penghormatan kepada orang yang diberi. 


Maka tiap hadiah dan shadagah adalah hibah, tapi hibah belum tentu hadiah dan shadagah, 
karena hibah lebih umum dari hadiah juga shadagah, berdasarkan gaidah ushul figh : 


unSC Yg pCAI 259 y25I ang LalS 


"Mana kala didapat sifat khusus dari sesuatu, maka disitu pasti didapat sifat umum sesuatu 
tersebut, dan tidak berlaku sbaliknya" 


Jika dilihat dari segi saling memberinya (PH # GH antar member), transaksi yang terjadi dalam 
MMM tidak bisa dikategorikan hibah secara umum, karena defenisi hibah sudah jelas yaitu 
"memberi tanpa mengharap diberi" Sedangkan yang terjadi dalam MMM adalah si A memberi 
(PH) dengan tujuan /menuntut untuk diberi (GH). Atau dengan kata lain si A tak mungkin mau PH 
jika ia tidak bisa GH. Dan tidak bisa juga dikategorikan hibah bi 'iwadh (sighatnya memberi, tapi 
dengan syarat diberi, contoh : saya beri anda uang dengan syarat anda memberi saya ssuatu itu) 
yang nantinya hukum yang berlaku disini adalah hukum ba'i (jual beli), jika 'wadh (gantiannya) 
yang bersifat ma'lum (diketahui hingga sah hukumnya) atau majhul (gantiannya tidak diketahui 
hingga tidak sah hukumnya). Karena si A yg PH (wahib / yang memberi) , lalu mentransfer uang 
ke B yg GH (mauhub / yg diberi). A tidak mnsyaratkan si B hrus mmberinya juga. 

Justru saat si A GH , uang yang didapat belum tentu dari si B, tapi dari member yang melakukan 
PH. Kesimpulan yang bisa saya tangkap sementara, konsep MMM tidak sesuai dengan konsep 
HIBAH yang sesuai syariat. 


Referensi : 
1. 'anah atThalibin 3/168 : 
ac yuso ale SI USAI WIS dugdl 9 rell 9 Srwoll au lo dc Albi leo 9 - JB Ul all - udi & UL 
J1 d9 ASN ols 9 Eabi Silai 98 9 laguku lo dc Gili 9 ol 49 Egi Silas 9d 9 VW Jos 
AD 9 Ir J3 WA sis ol yodl 9d 9 USAI MIS dugdl siso 9d Ld 9 Ja8 9 Ulseb alisl gl Ulsi 
OSYAI OS 98 las HN yuSC 9 UD 


2. 'anah atThalibin 3/169 : 
» akal Sip Ld S9 Aga 5959 9d9 susol) jul SI disis Ry Ulgiv ud SI Laila J3 - JB Ul dll 
Jl - 


3. Anwarul Masalik 194 : 
gl Bro wa alis gl Olei mod wu UG Al ,SX Ng lgi mod) Ng EhiSN NX gobi Sales wd Ud UL 
MD 03 al SI mod) 


4. Tahrir (Hamisy Asy-Syargawi II / 144 : 
Ubl3 Jgg2o y690 gl susol) Lu Ru 59 aglan yA9 leiano WS Ul - JB ul all - ugll UL 


» Abdul @odir 
Berikut HASIL BAHTSUL MASAIL PESANTREN SEJAWA MADURA DI PONPES AL-KHOZINI 
BUDURAN SIDOARJO TENTANG MMM (Mavrodi Mondial Money Box) : 


Deskripsi Masalah : 

Bagi para penggemar Facebook, tentunya sudah tidak asing lagi dengan tawaran bisnis baru dari 
teman atau friend baru berupa cewek cantik berwajah Eropa timur. Bisnis baru tersebut bernama 
MMM (Mavrodi Mondial Money Box) sebuah peluang bisnis hasil kreasi seorang bernama Sergey 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4372 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mavrodi asal Rusia. Belakangan ini, bisnis tersebut sudah sangat berkembang bahkan sudah 
banyak “manajer-manajer” MMM lokal yang juga aktif menjaring member baru masuk komunitas 
MMM. Secara gamblang bisnis tersebut hanya memberikan tawaran agar menanamkan modal 
dengan dalih membantu orang lain (Give Help), dengan harapan pada bulan berikutnya ia akan 
mendapat bantuan (Get Help) dengan profit 3096 dari modal yang ditanamkan. Dalam website 
atau video-video yang ditayangkan oleh MMM dijelaskan bahwa MMM tidak melakukan investasi 
atau memutar uang tersebut pada suatu industry, karena uang yang ditanamkan tidak disetorkan 
kepada admin (pengelola sistem MMM). Sedangkan profit 306 yang diberikan kepada member itu 
berasal dari member-member yang menyetor sebelumnya atau setelahnya. 


Adapun member yang ingin bergabung, harus membeli sejumlah unit poin yang disebut dengan 
Mavro (mata uang virtual). Keuntungan member nantinya akan ditentukan oleh nilai mavro ini. Dua 
kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis, nilai-nilai tukar tersebut akan terus 
meningkat secara berkesinambungan. Nilai pertumbuhan MAVRO akan mencapai 3096 (untuk 
periode satu bulan dan lebih dari 1 bulan) dan 556 per bulan (untuk deposit selama 3 bulan). 
Secara sederhana digambarkan bahwa jika saat ini nilai 1 Mavro - Rp. 1000, maka jika Anda 
bergabung dengan uang Rp 1 juta, Anda bisa membeli 1000 poin Mavro. Bulan depan, nilai Mavro 
mungkin naik 3096 sehingga menjadi 1 Mavro - Rp1.300 (saat tulisan ini diturunkan MMM 
menjanjikan keuntungan 3074 — 5594). 


Contoh : A member baru, ingin bergabung pada MMM dengan nominal 1 juta. Maka sistem MMM 
akan memerintahkan untuk mentrasfer ( Give Help ) kepada rekening member lain, semisal B. 
Untuk bulan selanjutnya, A waktunya mendapatkan bantuan (Get Help). Dengan sendirinya sistem 
akan mengacak member lain untuk mentrasfer kepada A dengan jumlah 1,3 juta. 


Catatan: Apabila member A (sebagai contoh) sudah mendapat bantuan sekaligus profit 3054. 
Maka dia boleh berhenti dari komunitas tersebut atau melanjutkannya dengan syarat harus Give 
Help ulang. Jika salah satu member (semisal B) diperintahkan untuk memberikan bantuan oleh 
sistem dan tidak mentransfer selama durasi 48 jam, maka secara otomatis dia akan dikeluarkan 
dari sistem. Jika semisal member A mendapat bantuan (Get Help) dan bantuan tersebut tidak 
diambil sama sekali dalam jangka 1 bulan, maka dia juga akan dikeluarkan dari sistem. 


Pertanyaan : 
Termasuk transaksi apakah praktek di atas sekaligus profit 3096 yang didapatkan? Bagaimana 


pula hukumnya? 


Jawaban : 

Praktek sebagaimana di atas adalah tergolong ,le$ ( @imar - judi ), Hukumnya HAROM sebab 
peserta (member) sebenarnya tidak bermaksud memberi sumbangan, akan tetapi mengharap 
mendapat keuntungan yang semu. Dan besar kemungkinan ada yang dirugikan dan yang 
diuntungkan. 


Referensi : 

1. Rowa-i'ul Bayan | / 198 
2. A-Wasith VII / 178 

3. Is'adur Rofig li / 102 


YAN yo ig mila ac m0 Gl Ulu sil 9, 
us aa JS 1S pil Lagad JS 1s Jgil ca mol mwoll yo Laila sOladl 9.16 pasa ale sloll Hal 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4373 ) 


4 Jarng elad y£ gl @obsill gl due US US slow ca doll mall 0 9 S1 Oolu39 Wol Uu A3 
2 US oo aa ml may gl (SSI Kamil) II an US lo dio elgw (emo) Sio Lulo, 89 
adi “bgtu well alel dsb S8 : Riba lola - JB ul Jl - lab NI Jo Lab oles Al yg Cus 
H9 Tale SSS yaa Ikang Ula Se la 2 ma le sol OI sawo ve ala yag AO) 
JSI Ulu al yalll Sngais Batal Suatu - JB Ul ol - sawoll 20 lolg - JB ul dl - Luo 
Sal 0 3 ss dosa at aus to Yg 3S ya Beo al) wet Is BS ugy ml ul 
SI CLNG S3 elgobol 500 Luwu suga dg jl usil uw yani CS « ulas W isl 9 Lolobig UD ui 
Lal af og NG pemsil JS ll ynS UI 20 AI, s0 ang la Asia sal elbl INJls -leoll 
dilgollg Jl dtuso. 


IVA yo Va - bull 

Jlo 59 Gum ul 05 254 Ao lagio a2l9 SS R3 Ub Aigllo Asal Jas ang JS Ga 49 galau Ul Mlaill9 
Sis al yalll KAS yo Jay S4 si Hell Ala ploNl Au ul Call oulg lebat Al» Ihag ana 
Jian na obb en Lain ra Salsa daa daan No seal Kla 
sb 

ker Ar BSE 

ad ayoll yo doll 99 lagi R0 smile yo 219 &54 Ul leale gasal Wi) 9003 (Lla8 48 Lo JS) - 
wl).9two9 S9l3 Is uslo Ula gl si Uno Ulu Ul uw dn yio Sal9 JS Ul dio 5 d599 . WNI 
Jlo SS UN yA yuwall saiso Sa55 sll de WS 1515 yuli! «jali slogll yLA0) Stw San0 535i 
D0 mama! sio 99 Isl 949 Lgale Juaoy VI Jaiug lgale Juanu ul Jaisu detio Julio Ulu arang 
dl Salim ll cas Was saw dual Ba 20 ae sala SI Ia ul Ml aw A20 sunolig 
JUL Ie LA Sg alel londlii 39 los al 5 Laras al aa Ae al ya Jaa SI ass 


3 yo d all adl all yg 
Wallahu A'lam Bish-showab 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/795216223834521/ 
3349. HUKUM PETASAN DAN MERCON 
PERTANYAAN : 


2 Adid Cozy 
Assalamu'alaikum. jual mercon/petasan hukumnya gimana? 


JAWABAN : 


2 Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalaam. Hukum Jual Beli Mercon untuk Berhari raya 
MUKTAMAR KE-2 WA@I IYYAH MUAMALAH 


|. MASALAH 
Sahkah jual beli petasan (mercon-Jawa) untuk merayakan hari raya atau pengantin dan lain-lain 
sebagainya? 


II. PUTUSAN 
Jual beli tersebut hukumnya sah karena ada maksud baik, yaitu adanya perasaan gembira 
menggembirakan hati dengan suara petasan itu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(437a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


II. REFERENSI 


al Ji Gal 4 Gaby BSgl3 yu Hall ae llaallg ySJI 0333 9 Bawal 49 Gx lal 3. 
Glyil YIJBS 503 Sa lil d3 Km Ls)£ bh MJ ud Ri ale SI (Ma gal 333) 
SINI 99 33 Yg HI 43. 


Adapun mempergunakan atau menyalurkannya pada sedekah dan berbagai jalur kebaikan: 
makanan, pakaian, dan hadiah yang tidak layak baginya maka tidak termasuk mubadzir. 


(Penjelasan: tidak termasuk mubadzir), yaitu menurut pendapat yang lebih benar, karena dalam 
hal demikian itu, ia bertujuan baik, yakni ingin memperoleh pahala dan bersenang-senang. 

Oleh karenanya, mereka mengatakan: “Tiada berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan 
dalam berlebihan. 


- Zainudin al-Mailibari, Fathul Mu'in dan dan al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi I'anahtuth 
Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mari, t. th.), Jilid III, h. 71. 


aoi ola N)g3o 4 Laris Lal guall y3S Yo ball US23 BI (53153) #usls ISI (iSdius yu2 Ru) 
G5 de le. 


Jual beli sesuatu yang tampak jelas itu boleh, jika memang memenuhi berbagai persyaratan, 
seperti barang yang dijual itu suci, bisa dimanfaatkan, bisa diserahkan dan bagi yang bertransaksi 
mempunyai kuasa (terhadap barang tersebut). 


- Ibnu Gasim al-Ghazzi, Fathul Garib dalam Hasyiyatul Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mari, t. th), 
Jilid I, h. 340-341. 


http://lbmpbnu.com/index.php/Jual-Beli-Mercon-untuk-Berhariraya.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/807226865966790/ 
www.fb.com/notes/807304919292318 


3398. HUKUM MEMAJANG PHOTO DI SOSIAL MEDIA 
PERTANYAAN 


Tanya bagaimana hukum nya memajang foto di sosmed (sosial media) fb twiter dll. apa ada 
batasan-batasan nya? (Zanzanti Yanti Andeslo) 


JAWABAN : 


Gambar wanita yang berada pada foto itu bisa disamakan dengan gambar yang ada pada cermin, 
dalam hal sama-sama bukan wujud asli dari bendanya. Jika gambar yang ada dicermin adalah 
bayangan dari suatu benda, gambar yang dihasilkan dari kamera yang berupa foto adalah 
pantulan cahaya pada suatu benda. Karena itulah hukum melihat gambar wanita pada foto bisa 
disamakan dengan melihat gambar pada cermin. 


Menurut pendapat ulama', melihat bayangan wanita yang berada dikaca atau dipermukaan air itu 
diperbolehkan, karena tidak melihat secara langsung, dan yang dilihat hanyalah bayangan yang 
menyerupai wanita bukan wujud dari wanitanya. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan para fugoha' 
yang menyatakan, apabila seorang laki-laki menggantungkan talaknya dengan melihat seorang 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4375 ) 


wanita, maka dengan hanya melihat gambarnya dicermin belum dianggap ta'lig talaknya jatuh. 
Namun diperbolehkannya melihat foto seorang wanita bagi laki-laki yang bukan mahromnya 
dengan ketentuan ketika melihatnya tidak syahwat, apabila ketika melihatnya syahwat, maka 
hukumnya harom, dan ketentuan bagi orang yang memasang fotonya adalah tidak memasang foto 
yang merangsang timbulnya syahwat bagi orang yang melihatnya. 


Kesimpulannya, hukum memasang foto wanita sebagai banner PILKADA atau sebagai foto profil 
akun facebook yang dapat dilihat oleh laki-laki yang bukan mahromnya, itu diperbolehkan asalkan 
foto yang dipasang bukan foto yang dapat menarik kepada kemaksatan atau dapat menimbulkan 
fitnah dan syahwat, seperti foto yang memperlihatkan aurot. Wallohu a'lam. ( Dijawab oleh : Siroj 
Munir, Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Wes Gie dan Ricardo Coco Alvarez ) 


Referensi : 

1. Tafsir Ayatul Ahkam Lisy-Sayis, Juz : 1 Hal : 677 
2. Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz : 3 Hal : 301 

3. Fatawi Darul Ifta' al-Mishriyah, Juz : 7 Hal : 220 


Ibarot : 
- Tafsir Ayatul Ahkam Lisy-Sayis, Juz : 1 Hal : 677 


lea Ul 1st ul dliSoy 1Jgtid gal Egiall gl guuoill pagndilb Kom lo A3 Ssi Ul dls asu yi ellelg 
alta asal) oo san wal Ia. ol “date ella: an belina Sale ta asas SN 
Asal 98 Basual Jas VI 


- Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz : 3 Hal : 301 
dial UI yo sesi Oli Sasi lad Bus gg Ja Jl ade abu (ds as9 SBI, asal ll « ulu H3) dago 


gl d9gi ya Ji « uls asi JIS Sal BS anScg | one gl sldgis gl9 M9 tagiisi las Wb dol gl 2,5 
io S55 93 Y Sisa de dual yol Ro 


axydu9 -ledlio SL) lailg Lu8 Lor ad VX eldg elo BL 0 gn 3 led oo au NASI (BL sos HN 23 
all 98 JB el 93 Jd bi ayu NG dio 8 0g LS dg 5 Cabul Land 0 WN le Jl agla3: 
dogau X9 G3 yi Jd us dls 99 loS «ls 0g 


- Fatawi Darul Ifta' al-Mishriyah, Juz : 7 Hal : 220 


dial HS 99 WS» 3 Ul Ulu yo 0469 Sob bolg5 cl di sll dgull CSI le Ji slh, 


Sena cal: PAN TT RA PA TI PESTA “ll as all 
eLawall dellg yadl B3 el 3 Rilgy ye sUNK Kulsg Eslallg mu Sill dilang mail also 
ll os de yaaa 
SUMBER : 


http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/hukum-memajang:-foto-wanita-ditempat-umum.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/814256698597140 


3772. HUKUM SULAM ALIS DAN SULAM BIBIR 
PERTANYAAN : 


2 Begawan Sinting AlasRoban 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4376 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sulam alis, Boleh ataukah Haram ? 

Note : Sulam alis adalah melukis alis mata yang sebelumnya rambut alis yang asli di buang atau di 
kerok.Sistem pembuatannya mirip (bahkan kalau saya lihat sama) dengan tatto,hanya saja kalau 
Sulam daya tahannya cuman 6 bulan,alias semi permanen. 

Untuk sulam bibir teknisnya tidak jauh beda, bisa dilihat disini : 
http://Im.facebook.com/I.php?u-http963A62F62Fwww.sayacantik.com?52Fapa-itu-sulam-bibirc 
2F&h-UAGHxgKLa&s:1 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 
Wa'alaikumussalaam. Sulam alis dan sulam bibir pada prinsipnya sama dengan tatto, maka 
hukumnya haram. Wallahu A'lam 


VE TI AM ud Ga ai 

H3 ay INA HI giat, tapa LA AL MAKA Gp Klip Hita, giant ptalit2 sea Ant yA ge lip aka Agak “sit Lay 

Ka su Hal sxg ka WI ghuitod Li ata ag IN gain glbansi galiod kta Sasda gn sila As mali Jd Ar) AA yu 

sia g y adala (Lani gua 38 3 4S) Way IS Han J ASI gaiiagl Ik aa Shah bala at Jab min ly ale Sy ama 3) 
sbagai gal gag say mia el Uas. 8 la IMEL (pai ey OR) Maa 9 lay Ig in galat, Ken Maa Sa 
sni gb 93 Ig La al at, MJ bg ala &, Hasi W glusiad Ui, San UAN Ap sngat Sa Ig asha glanii getah Ulera 3 
ag Lip. 


SW gA MAU gi pal Sy Ba USA gaul, 20 Map 3, Ik) Ula Us ala ba S0 MBA BIS) Uga4 Liya Buol A0 
Says Isa ga AL sory Umam So ada AKA AL 0 ama) Ag) Fa Sin bun Uang ga Sala Ja YA May Sal dop ma 
Wal ganas) Ha gag Ia gi 9 Saul YG Wah kim ya MA Kim Isa lu Usa jg Ula yr Ip Iya asa lal | il Pa aga 
sibah Sala g Am 9) lal 90 GA, Wa aa ga Na ui KS As all Uya sila is 


Link Asal : 868 : HUKUM SULAM ALIS DAN SULAM BIBIR 
Baca juga artikel terkait : 535.FI@IH : Membuat Tato 


Link Diskusi : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/882167285139414/ 

3802. HUKUM MENONTON DAN MENDENGARKAN MUSIK 
PERTANYAAN : 

? Annas Annas 


Assalamua'laykum. Pertanyaan : Apa hukumnya nonton / menonton pertunjukan musik ? Apa 
hukumnya musik / mendengarkan musik ? Mohon jawabannya ... Terima kasih 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Hukum khilaf, menurut goul yang masyhur dari empat madzhab, 
mendengarkan alat musik adalah haram. 

- Al-Figh Al-Islami Wa-Adillatuhu IX / 117 : 


UsiWlg BLS ob3NI Ol9 Hg sgall SNYIg dggdl lol :2Lall Sc oz sell JB : Abi 9 modul Al, 
ue dil Cnd39 isa! yo dil 2519 cal Aclawg 4 LL ul day Usa 40 » getol 
ae 


Syaikh 'Izzuddin Ibn 'Abdis Salaam berkata : "Adapun kecapi dan alat alat yang menggunakan 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4377 ) 


dawai (tali senar : jawa) seperti halnya rebab dan gonun maka menurut goul yang masyhur dalam 
madzhab empat, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram, sedang menurut goul 
ashoh termasuk sebagian dari dosa kecil. Akan tetapi sejumlah ulama dari kalangan sahabat, para 
tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat diperbolehkannya memainkan dan 
mendengarkan alat musik ini". Wallahu A'lam. 


? Mubas A'zdmy 


ONyol 55: "elbow os sell 2: d9xlo 

His 029 Sal AI Gde dial yo Ala bulsuol Jettaluallg Isl yo toll call #Sgubil aw 
vaaJl alol S3 leg lillao disbl al dil Cud39 Jalu uc Sol selo Ahli yo gitall, 
sal IsS9 «JL gaJI K3 JI RnnD9 subSg SENI 4S 93 K4g29 Adlill yo da19 42 4S59 «Jl lo 
ASI yo ol 4 al. 


Baca juga artikel terkait : 
1574. MENGAPA ALAT MUSIK ADA YANG DIHARAMKAN 
0806. HUKUM BERSHOLAWAT DI IRINGI MUSIK 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/882088818480594/ 


3818. HUKUM PEMBEBASAN TANAH OLEH PEMERINTAH 
UNTUK PELEBARAN JALAN 
PERTANYAAN : 


2 Raminten Klayaban 

Assalaamu"alaikum. Mau tanya, gimana hukumnya jika kebun / tanah bersertifikat pribadi terkena 
proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, dan si empunya kebun / tanah menuntut ganti rugi 3 X / 5 
X lipat / lebih dari harga normal ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Pemerintah hanya wajib mengganti dengan harga standar bila penggusuran 
tersebut adalah untuk kepentingan umum (orang islam). Lihat Al-Fighu Al-Islam Wa Adillatuhu V / 
518 - 519 : 


O1A- 01A /o @ililg m0 Asal 

S3 Jual 9 elgw doll India Jali Gatol dc sirall roll WLSIAl 38 Jail Jgall Goa elis9 
v0 Rastiy loS calo 16 dl Ilagisul Sal IS onsy9 MUA JB Ws Lal dlaig Zloll Rio 9 al «@&Sloll 
Jls 98 lgiltul Galau 98 HSloll ade Da8 4S Ul Joel 2 Ji Gu Ld 09 «uc LSI Sol Sg lu 
Jaa 68 el US ISI Lis Jole yengsi Rb go lelowol yo Lag ji gl aguso jldiou LddabU8 cl gol ssi 
dio Jan ubasaKia BU elu sa alah ul eleanll Sic ) ol 409 syokwal) dolell dsuo0ll 

Isiol wall Lal LI “dls Azis dalg 01 dg dclb 4, 34. Lokao Lol oglsi lo gamoad AL Knluoa) 
al 3I #SaJl9 dulu S8 1 Jsl9 (OA / Lis Luidl) (aSio soil os Jom Jl Lesubio Ul Igsuloi 
Ulowalb Jlg3AI adal dul «5 ubll J9 d525D salg pulas cpl S9) LS 8XJlg 


@sollasil deloll Asas Ju as lk Ki isdle Arsss gas so oalssa 3 Tesis 


Fokus : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4373 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Atau (pemerintah berhak) mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan disertai imbalan (ganti rugi) 
yang setara bila memang itu bertujuan untuk kepentingan umum bagi kaum muslimin" . 


Dan termasuk kepentingan umum adalah pelebaran jalan : 


YOA yb Asu y0| saus Call S9ld yo 0 al slac Sgli3 

ola small Bangil yardl Ru 3320 Gi ella gl B3 lis Auloy9 Saw ll alial9 dah sawall da Il 
Jing Jo Luis yul yoy Soitug Ball lc adl ggs eU Ry yo ellall gl sll KS yul 
pel mio 9 Unoluoll Goo Aswgi Somad! Asu gi 


TT call dg 233 Ye sal gl Abu 

ca lg jity al ym Jbtay Ianongd All All sale 138 Bag xAl yA ul Jelell s0 Mal 391 
Ba las ai Ona Nb Anas dell ala Jaana AN KISI US Aan AAsae Lili 
Usa gi) $Soll ab Abuoall gal yA ASlo £ 3 v0 bd) og uloic bruug 200 biru H0 93 Na 
Alai le pati dolall dakosll ul elgitll Sic 320 0g buuillg Jom Lia 289 20 ledowol ye Lara 
Laslao Lol nyali lo a29 anAt Takan dio 51 ling Ao all gi Ul J0 Kadal uls Halal 
Egauog gl Rul Si5S Opi NI lal 3g yo ellali & ip Y al ade eka yi. Anlg 011 dal delb yN 
Rum9iS dololl datin Al Loliso 434 ul JII : Ui 63 dllig dis Lu ella! € 3 ng 90 ui 

dolell dndunoll ojlic Ss! IS) 483 dnluno el ig Jade el ul uatis disi las ul ale alel Sula 
Dl dio kasi JSI Lo 4 Jariwd 


Baca juga artikel terkait : 
HUKUM PEMBEBASAN TANAH DENGAN HARGA RENDAH 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb//882606911762118/ 
www.fb.com/notes/916849855004490 


3838. HUKUM PROYEK PELEBARAN JALAN DAN 
DAMPAKNYA 
PERTANYAAN : 


Assalaamu alaikum, pertanyaan lagi tentang proyek jalan tol semarang-solo, deskripsi : 
MasalahAkhir-akhir ini Indonesia gencar-gencarnya membangun infrastuktur transportasi baik 
darat maupun laut. Lebih-lebih pulau Jawa yang rencananya akan dibangun tol dari Banten- 
Surabaya, dengan dalih disamping untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat akses 
ekonomi. Tapi pada kenyataannya proyek tersebut tidak luput dari beberapa masalah, seperti 
yang terjadi di sepanjang tol Semarang-Solo yang sudah aktif. Akibat dari pembangunan tol 
tersebut bangunan, tanah milik warga, masjid, perumahan, dan lain-lain harus terpaksa digusur 
demi kepentingan pembangunan, akan tetapi warga tetap mendapatkan ganti rugi. Pertanyaan : 

a. Bagaimana hukum penggusuran tersebut ? 

b. Apakah jalan tol tersebut sudah termasuk kategori maslahah 'ammah / aslool doll! ? 

c. Bagaimana bila ganti ruginya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan warga ? ditunggu 
jawabannya. (Muhammad Rofigul Anam). 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalam. 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER ( 4379 ) 


a. boleh bila dilakukan pemerintah 
b. termasuk mashlahat 'ammah 
c. harus dengan ganti rugi yang setimpal 


Menurut madzhab Hanbali masjid digusur untuk dijadikan jalan raya/pelebaran jalan diperbolehkan 
Li hal tersebut berdasarkan kemaslahatan. Referensi : 


dls Il Sia cab € al del 3 ali) mall oli elo! JI dio 102 : Mena ha 


ka) 


Ke Sea NT dslbasl sala 35 Er Naa AU Aas) al AG dll tesis St 

Sal sol Jas wall 25363 yudluall wal Jas mat 2 lil y K33 Hill Unlo 0 SI9 

alam SI KIE M8 53 Klang El 38 Cilung Uadiall aelg3 ole Job A43 J3 sLodiNl Uolo" 
SBI Calo Tino IS ale ega Calio 83133 " msl JSI yu cal K3 LAS 9 All Kal 
al Ad SLS "NSIIG el G0 dB 38 log IB9AL Alia " olaw dalan AbUall 5135 49 bia 
Dl dada bi UBS WA Ie Kedla sal 3 WA Ob dell 5193 ole 


d3 SS all lsg dial 53 4233 0553 la 2) WEI Ale AK 623 : —x0 6 all io yi Es 


Na Pas Ela na Dba Osan Spa Tata do Uh BIA sela 
ale Jinsy slsiall de Log 8 “483 Had JB9 da 0 Ann 23 sliu su Um 53 V9 doggall 5, AJI 
| 653 uWllg Elo J3 39853 Ula Je A8 335 N Las dio AYO 15 bila 


20 sg Ry Gay JBS sadis ) m0 dLUAI Hao : 510 4 s2 tagisal HE 2 3 weh Mal loo 
3 3303 SEL msl vga Alina js 9 Aslkonll dio 334 3934 SIS Yus Jab as 
AISI xaxuo Ji Seily 39 4d AsLall ylS y3 Si Owl Ulas J3 as LN Al losig AbUali 
G9 gio Gal diell sESL Ca yaitu wolsil Ggas aouall RA Ja53 Gl s3 Jladl Kap J2S3 
J3 JBL bgolall 3d Janu Ual3 50 Hull 3d Jae Ji Agio SI Yo Ld LaLySNI Yg BKI Jan J3 
ole Ig al LS Iaig Usiallg Jis Yi da5 083 LuS gm sud Jll3 ale 2 SYI3 Aroill #luo ole IS 
J Saduall Sd 403 Asball yS3) Sic JisisYl 5135 de Las Jl 33 andi Jlbsi Sic SSI! Ry Elus 
sgiil subll anduall Al3 53 Je3 SIJI Jlall cg dal on ii 33 Halal Wah laila Nasio KG . 


Pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tidak dengan kesepakatan kedua 
belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena termasuk bai'ul mukrah dan hukumnya haram serta 
tidak sah. Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan 
umum yang dibenarkan menurut sayara', dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh 
sekalipun tanpa kesepakatan. 

Kemudian dijelaskan dalam buku Ahkamul Fugaha yang mengutip dari kitab Bujairimi “alal minhaj 
dalam juz Il him. 174 berbunyi yang artinya, tidak sah akad transaksi yang dilakukan oleh 
seseorang yang dipaksakan dalam hartanya tanpa hak, karena tidak adanya kerelaan. Para Imam 
juga bersepakat, bahwa jual beli itu sah jika dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, bebas 
memilih (tidak terpaksa) dan bebas mengelola hartanya. Sedangkan untuk tindakan pemerintah 
yang membeli tanah rakyat harus sesuai dengan harga yang pantas atau memadai, dan itu semua 
dilakukan demi kepentingan umum, dalam kitab Al Asybah wan Nadhair, hlm. 83, dijelaskan: 


Jatlls UB lg ISI YI lesi oyol Ai pl A8 ball , 90 IL cilai lari dalan! de Luo alo VI Jas 4 Is 
ag yo Uni S4 Ul elo NU yaaa 2090 & ba tab yo RSI US 99 Lugu gel lo AI JB Islelg Sat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4380 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jika tindakan imam itu didasarkan kepada kepentingan umum, maka secara syar' perintahnya 
tidak boleh dilaksanakan kecuali sesuai dengan kepentingan umum tersebut. Dan jika 
bertentangan, maka tidak boleh dilaksanakan. Oleh karenanya, Imam Abu Yusuf dalam kitab Al 
Kharraj min babi ihyail mawat menyatakan, imam tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan 
siapapun kecuali dengan hak yang (berkekuatan hukum) tetap dan ma'ruf.Akan tetapi, dalam buku 
Ahkamul Fugaha, seperti yang dikutip dari kitab Al Ahkamus Sulthaniyyah li Ibni Najim, hlm. 124 
diceritakan bahwa dulu ketika Umar r.a. diangkat sebagai khalifah dan jumlah penduduk semakin 
banyak, beliau memperluas masjid dengan membeli rumah dan dirobohkannya. 


Kemudian beliau menambahkan perluasannya dengan dengan merobohkan (bangunan) penduduk 
yang beraa di sekitar masjid yang enggan untuk menjualnya. Umar r.a. kemudian memberikan 
harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Hal ini juga terjadi di masa kekhalifahan 
shahabat Utsman bin Affan r.a.Dari peristiwa tersebut, Ibnu Subkiy dalam kitabnya Al Asybah wan 
Nadhair li Ibni Subkiy, hlm. 116, menjelaskan bahwa: 


Ba Ss Ulas pesan ag aa ls Lea sadasil es yaa Gas al ala ditrasi 35 Telp 
(iba Jasa C3 116 /1 5S! yg SSUBAg dUSNI) .ells SI Jitu Jo sasa lgi 3 


Barangkali yang dimaksud sesuai dengan pemindahan kesepakatan adalah bahwa Umar membeli 
rumah dari pemiliknya untuk memperluas masjid. Demikian halnya yang dilakukan oleh Utsman. 
Para shahabat pada masa itu masih melimpah (di Madinah), namun tidak memberi informasi 
adanya pengingkaran mereka.Kemudian dalam buku Ahkamul Fugaha yang mengutip dari kitab 
Mughnil Muhtaj juz II, hlm. 7, dijelaskan bahwa, “adapun pemaksaan dengan (alasan) yang benar, 
adalah sah. Melaksanakan kerelaan syara' (kebenaran) itu kedudukannya sama dengan krelaan 
(pemilik)nya,” (Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004: 553). Pendapat ini diperkuat 
dengan pendapat atau ketetapan yang terdapat dalam kitab Hasiyah Al Dasugiy “alasy Syarhil 
Kabir juz III, hlm. 6 yang berbunyi: 


Bol al bola Sendi Rivai JII Rui sole 0538 lo3Y gu GS XS Iya al ale 5! J) lela sil 
(3/6 2m sil de dgwill dls) 


Seandainya seseorang dipaksa untuk menjual (demi tujuan) yang baik dan halal, maka 
penjualannya sah, seperti dipaksa untuk menjual rumah untuk memperluas masjid, jalan umum 
atau kuburan.Sementara itu, sebagai bentuk kehati-hatian, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya 
'Ulumuddin pada juz awal menjelaskan: 


Jlos Loh) gl Issue gl da ya0 umg 1JE Ul adl... Tull ngo ye sii $D9 suoledl J9dl mudi 
wall aglc Lal) duoso 9 bilgacg lab W3S uc anl,SI 9d Jigi N Fill Jas YS 393 SIN mo pl 
J92l s jall) 
Bagian pertama adalah maksiat. Dan maksiat itu tidak akan berubah dari posisinya (sebagai hal 
yang diharamkan) dengan niat kebajikan. ...Jika seseorang membangun sekolah, masjid dan 
pondokan dengan uang haram, ia bermaksud (dengan pembangunan tersebut) untuk melakukan 
kebajikan, maka semuanya itu merupakan kebodohan dan niatnya itu tidak akan berpengaruh 
untuk mengeluarkannya dari posisinya sebagai tindakan yang dhalim, aniaya dan maksiat. 


Pendapat Imam Ghazali ini diperkuat oleh adanya pendapat yang dikutip dari kitab kitab I'anatuth 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4381 ) 


Thalibin juz Ill, hlm.9 dalam buku ahkamul Fugaha, yang artinya, "seandainya seseorang 
mengambil sesuatu yang diduga halal dari orang lain dengan cara yang diperbolehklan, maka 
secara batin merupakan sesuatu yang haram.... jika secara lahir tidak nampak baik, seperti yang 
lacur dari hasil pengkhianatan, maka kelak di akhirat akan dituntut kembali. Sedangkan di dunia, ia 
tidak akan dituntut sama sekali karena diambil dengan cara yang diperbolehkan. Wallohu a'lam. 
(ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/912539132102229/ 
www.fb.com/notes/927230180633124 


3824. HUKUM BERDAKWAH DENGAN MENGGUNAKAN 
ALAT MUSIK 
PERTANYAAN : 


2 Khasnah Assyarifah 
Assalaamu'alaikum. Saya pernah mendengar bahwa alat musik itu tidak diperbolehkan, dan 
bagaiman hukumnya menyiarkan agama dengan media musik ? Mohon jawabannya 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Da'wah dengan menggunakan media alat musik yang di haromkan menurut 
Imam Az Zarkasyi dan Imam Romli hukum musiknya tetap haram namun da'wahnya tetap sunah / 
berpahala. Wallahu A'lam. 


| YA 9 mobll el Bill ale Jasll 
09 K0 Elia! Gal Abs ui G3) pa Ale Kutn SIG Ale Aule wtuo lo Ibidg (lo 50 969 AYI go lol dg3)- 
INI aya sea Il JB LS ymilB do 220 Ul elia 38 wing W,lc9 do 20 UYI9 ale 3d lo leg 

Al II ole elisll clug bas 


Baca juga artikel terkait : 


1574. MENGAPA ALAT MUSIK ADA YANG DIHARAMKAN 
2907. HUKUM BERSHALAWAT DIIRINGI REBANA DI DALAM MASJID 


Link Diskusi : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/882613555094787/ 

3900. TES DNA BISAKAH DIJADIKAN PEDOMAN 
PENETAPAN HUKUM ISLAM ? 


PERTANYAAN : 


2 Fikre Abdulhaliim 

Assalaamu'alaikum. Kiayi, mohon pencerahan. Ada seorang wanita yang diperkosa ditempat 
tersembunyi sehingga ketika wanita tersebut membuat laporan kepada gadhi akan dirinya telah 
diperkosa, wanita tersebut hanya membawa bukti berupa DNA dan lain sebagainya tanpa ada 
empat orang saksi. Pertanyaannya : Apakah si pelaku pemerkosaan ini bisa lepas dari hukum 
had?. Karena bukan empat saksi yang dibawa melainkan bukti yang lain. Terima kasih. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4382 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Barang bukti (selain manusia) tidak bisa dijadikan bukti secara syar'i menurut Syafi'iyyah, namun 
hanya dapat dijadikan penguat saja. Referensi : 

1. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 276 : 


Ji ol s2 yua ? Yu Holic: A.0ilO 500 Ly Uta 4 020 Ly KAN 0 Suu Kdi Jiwo Baey 59 
ASI UolusI Y al Y Ggigo los ol abs US) Jnosill ye killao diy 4S Yo lb d a01 Ay al doll 
jam ul asg Wg uli 2900 Uc SI sell cdi0 Ia 49 ll Jlais! go mosJl al Jl ud SJ 
Lane 389 ml 38 J9 — JB ul adl — dm, Asli dg abu Sig ISI oroisu Ul cow dbs ssi, Isl SNI 
€ sinos sesi doll ati uc US UB Joki SS 4S yo bl dnnoy Sal Sal, 

2. Ghoyatut Talkhishil Murod Hal. 269 : 


Ol das sid AS NI 58 AJA O Gaul il Iso N filimoh : dunilo sb yul Sgli3 yo dl ll Kuli Ale 533 
pa pall ul soal 2 3 « ul Sl ale 33 Iis 288 aula Kasal d Silg deg KS Hal 
kaul Sbd 39 H2 J3x0 Y ul DS diwl 3 


Menurut selain Syafi'iyyah juga bukti-bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Hakim 
untuk memutuskan masalah Hugugulloh, seperti had namun bisa dijadikan dasar hukum oleh 
Hakim untuk masalah Mu'amalah maliyyah dan @onun Ahwal Syahsyiyyah (hukum-hukum pribadi) 
dengan syarat apabila bukti-bukti tersebut mencapai dugaan kuat yang dapat digunakan dalam 


penyaksian. 

fisladl d3 say SAI Seal UBI da5), 
Namun sebagian “Ulama' ada yang memperbolehkan hal tersebut dijadikan bukti secara mutlak, 
baik Hugugulloh atau lainnya, seperti Ibnu Goyyim. 


Referensi : 

1. Al-Fighul Islami Juz VI Hal. 645. 

2. Firosyatul Mardliyyah Libni @oyyim Hal. 24 dan 97. 

3. Thoroigul Hukmi Fi Assyari'ah Al Islamiyyah hal.347-352. 


Silbi 8 Lay A43 yugaill Jln 513 lol 2.430 6 bois WI doludil 68 VI solagll 98 X9 Clel 
Isasl ASI gl NI Gis dl Sail Oki 09 diy 5859 0 Mc duos Jlas Yg Fulloll 5 Noken 
Jalal s5 Iga Ahad Juodg Jandk Ll coli 63 all Lal pgi3l93 Jend Ula adl js ses 3 
dual il 683-2-D) Ll 29.3 9 dal ag Ball Jang bl curty Yg Agus Et al SI Lgi Sumo Leng53 LIL 

Jalla BU uli Sl Ig pki ngild dies wulg nnl3 dilas 29goll lolg: dnoilo mel upY Hn pol 
Su el go 38 lay Rat S3cull ul Islag Al alay lay Ipin xl9 JS yakarsl 49 gbilh Gadall ul 
Sgcall 4 Ra y5 lb elb 3 sal salig Ja J3 cuoullg SaLall9 5399 sal cumdlg JeSl3 la us 
asi99 px Soy pl lan ag F2 elliy Jalal lal yo BarS Lila SBI iga Jalal Ulil ul aslaog 
dek BI cal leYlg dl ale Gatal gn Pay BOYS all Biss Ji pls: io 24 yo LAI Ash) 
Klas pg Seed Laba II ASLI ab pel Elgiill &x0 s8g LSI Ng Gill talas ale good pl 
J3 US cas Gal Lu G2 Kesal Jlu Ssck Lbji Isl dlhS3 £ JB ul adl £ ola Islosy AS 
Sim ul Ul Lag Ul seselly Jsi Jall uas bl Isl eliS3 £ elb dnuo saku Jd Jill s3 
bass S3 Hyo bai dg dl 0 AJI Sila 089-3. Jln 85905 ale Jas ol cilyil e Jus Jl 
SA dang stel BSI 2 035 MA sa al C3 LS 152 Ola Wall aa ls aga Di 
uas bilowg . Lo x5 Gd day JI HS Fistall lu ol Lag Jungis Bdagiog dc giio 8 2219 Jilug Gluwsl 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4383 ) 


Las Josll 58 do dluA Asy mall SSL) Ulu R0 5lub leo Ale well lo adl Solug dusall Ula osis 
OLI uL 88. 


IS asa dowo ls suaiii Bae JS de wal Ubb 39 gak SI jet 58 balas wd : Ulu 
digll 2 3220 0D Ul cowolgidl 69 cos Alai 49 CAS Uianay Felbig lai Ulaiul culll yo SI «3 
sllei Jlid doll ago wigoll Uso sale Dls el all Jas 389 dls sulaeg J9 30 Higd ale ab Uld yg: 

don. Cab Atu Sugidl JB. 4: dobel (ily Sui ul IS wap Kab» Kelas RAD Ul Ulil UM) 

yo adal ad las alan! R02 dlac S4 yag MSN Sl lallg "1 ani lo HI 0d udi ic Al 

G3 lo Sob sulwdl cnsSI doll uc WlS yag 0S hS asnago US jig Ulil dy gai 9D cly905 3 20 
gasal Is Jis X9 gac Lego crot N Ay gi Sowi Ji leiS0 US Jis Ng lu dio RUSA N Cpu leSI 9 
can Lai Ul ID 99 kwownsial Wol As 538 : dnwoul aldsiuul dilas 50 lolg . Ig 5220 logao 
TN Lea ae dbs kal deals Shah sie gu yha sd das Tai LAS 
58 Ls Josdl ade yul a23 389 lgnilii duo UM Cutilg el 489 euro mal LS GA doi 

vas gal dau 0D Ul sud asi IS6 . A8 Hani SI lao elIS ll log sgill9 LNoleallg LI SNI 
ul dowodll ade AJI 58 oolaicl 3 wol deg Yos lal al 38 yo US ISI all 98 ldaoicl cuso 

del dil Sl Anal log m9 IIS dowade Josll 8 AE Lilis y0 adl LAS Yo yu yiby » 


usil oo Om WS) ul Aoa ayal Ai Adu Any adl 5 bol led An sal Is» : al YI BI 

ls da on so la dedi ak ya lek yak, 2" JB uc Wil gus: 
ve Lg sid ld alug Ale AI alao WI Jaw, Jab gia « Ol IS al lo: Jle3 Yam) Uso dil Jaw) L 
Ona Abad sa sa ob | Slual9 cc JI Tgli99 «Loiouwg |ypx0 015 LI 
Hi ragam log peboala gaul Bl39 pgld S3 Lyon moluoy 08 tag wUl wis Jleil JS lod adobil &d 
133. Ugwyg WI Iggy lsg Igli8g 193 yw : WS gal JB ." Iotilo is Lotus lo9 Ugly doll 53 Isl 
al $ USoL ds wi di asi ali3YI JI Saicl alwg ale All ala ll « Ol do ai Will Cus 
al da3 JET gun sd La Ju « ul uSar Cudillo bolu NI ag yo Llowadll 9d Jis log laa Silet AI akal 
ab pall JS al dmdoadl JNSII-3. Si plis log dog db Jd 48X NY ros USAI dlu « ul vSedl yo: 
adal duo Goo 0S drag! JSI dlouul og wo all dc Soil SOAL dl wu lo dina LIL dll Yog 
cai 3 Milo Jodi ya S3 ayal Kyai Sol DNS or Ul del Lo d9x5 889 . Lg Slioi wll dgall 
dirildg Sd albu Ld al yaa Kuya Bil drolsg il JI ra IS MI LIS 059 ali Silk 

0d "Wall" slghall Agam lay dis 9D dinall LINI Hb Yo Wa 0x09 JNSII 03 ade slaic NI 9 

S9 dawnload JSI 0 bole 9 da sll Ong3 pluol sud dileisul yo gile Jl “da0 Asa Hill 
dan Asy mill as Ll el 9 dual J9 amal) Leilu8l9 Lgi doll Wc yubu9 calo 201 slawi Jlao 
4-95 D9 Vio 5S udi akui do 5 YA dll do sil SS pa o50 y0l sugall Lis Ru Hi : il, 
adl asasi d9 MA Ul Ig cidal Dlul Lg18 So Y Kao Jlgsl 98 yasd ilagll Cam 3 SIG 

lo 48 20 1Soy Cuoy wiliall Gatal Jilug dasi9 Lalai Ardi R0 Log d 0g Lau H3 0d Tual dis H4 Hi 
dual ASloall 58 slalell ,LS did W mol adlg . dls adl gl His gl Al gl aw Km BOgJI IS ISI 
Gatal! yoo 1 Jodi: aludl SG Oli mu kill pati 4 cs D 20/8/1396 Ru 56947 Sx LS Ap gel 
dio @olb Abal Wlobis NI Boo Wc il Wil Kelol yo Kisill oo: bl. dilas Soo yo. 
Jogi 4 SilsimAI swog il Bibi oil y 920 UG Ulco9. lonleig laki dl soal: JW 
a59 Jodo pall Jalu lis elus Agt, 1 agill 9 dago! ga do ul Jelll-5. daan Jl SS sll 
gl dan all ai 53 Jogiwoll DVI ade ps2 gol Al Juli S0 «dn El asug dal Sou lao Jl 
ball ul NI . dxapo Jul Ru ISI 89 ol USo yo bu U9S, loo ls suc gl Uki Klep 95 gol 
Jalil Ih dnlSol go 5513 sol 519 KAS uw al Jika ls 2. Kyi 21690 lginuog lai 

Jd Jlgus seo alel ade WNI 58 Caudlg sal 33 Ti ll dagu Gili UB dll . ld 49 559 
al val S3 SwiS dliol Ilang . Jl ll Judi 58 dj 0d 0 bim cus Jogdll OI 3 LI 
sig 1-6. Aga Sd o5 gal LAS 0d 0S 5 Oli Ani " dy SNI Golbll " US 3 Ji Jl ana, 
giga! oom "3 yo Ul Vlog! 39 gili gl OA 59 leak atw will Jilugl yo ul: Wil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dosis lao eUS 09 dgiSo Ulriiuo gl 889 gl LOLA U9S lo) 20ll yo ul agleoll yog «" dal. 
XI Ailal! again 59 Ugiliadl yastaall Ldroisy9 ON ds yo dug dipo Ai )3 Asy 9D9 «soil 
Eli 2D Ul AI dab diy USS N elo elebarig Legelisg Ld sugi9 2 uall ag 53 AulSol 4 akwoll yo Ul 
Jin: Hioiaang 15550935 (anal akad cus ales SY @mllas bal le dn. yana all 
Jeusi. Lag lima 00 ios lo dodi dsn jl 63 Uwlg Lgu DAD Hd obi yo UI 5 45 
Aku! yo Sl gadi s0 il yo ISI N di ll Md Ul "Ulgw NI Jasa" Sisall Kill yo: Ul9I 
Saras Sa AN. 519 ul 88 Wlguddl yo Idac kos alay 318 ddralii dulSol9 club Ulas 4 
Sama Ugal gg US01 285 la GLS si 8 3gnl Ul 1 Jd 389. Mio W X0 yao Sljicl ld Al lo du ll 
ali daa) Lao Ju 23! « 08 s3 a59 lg Gil Jl gaw9 Jail dmo cai 3 U ll « uls Olga, 
Jai NI 5 0 Jati Y Wlsny Lao elIS Jl Log celasll gl JlisNI gl le gnall ol ol,SI Lead yo 
Joel dilg. Auisll KS ado ausi lolus3 Lg Ulil awal se I bsng du ll Sal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/927088863980589/ 
www.fb.com/notes/930197223669753 


4372. HUKUM BEROBAT KEPADA DOKTER NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 


2 Ilham Manziz 
Assalaamu'alaikum. Bagaimana hukumnya berobat ke dokter non muslim ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Berobat kepada dokter / tabib non muslim itu diperbolehkan dengan syarat 
tidak adanya orang islam yang mampu menggantikan posisinya, yang bisa melakukan pengobatan 
seperti dokter non muslim tersebut, dan dokter tersebut bisa dipercaya sekiranya dia tidak 
membawa dloror (membahayakan) bagi kita orang muslim. Wallaahu A'lam 


- Al-Adab Asy-Syar'iyyah Wal-Minah Al Mar'iyyah II / 442 - 443 : 


asem Wa Cab jl Al js yi de A5 Laba Ly al mal gl Soga US ISI yani d3 Rusdi JUS 
diob Ul yo agiog el 04 ollity diob Ul yo WLSII Jal yogh les JB laS doley Ul9 Jloll asa Ul 
Sy salih jali ad - pk “ale dll Lao - gwill ld gumual 935-IVO tul sae JI kel a94 lusy 
dll oo - All Iga duo del 3 CalS9 Ulag Auto ade Gisilg lag jalal Egg lap lold So. 
KN up Cab Lita uji ol alang ale dil sus - all ld 1595 5 Cad3S9 ngaku - plug Ado 
Bl lolg sie Jas ul ui J8 aloley gl 42981 ul diSol gl la 368 lakuo Lia Ul ASol Isa WS US$ 
sil @lbls ISlg lgi sagiall 4S) Lily Sogall X9 yo LG lg sb AB @lubatul gl yul Ulas al alisi 
(agio Isalis call Y cyasl ad gd NI OLI Jl Iglstss Yap "Jis ll dil yaa US yul 0 
daa sad ag al JA oa al an eos 
99 sll dino ye 4 53 lo3 LSI Cubaial Jo 5192 ade Jb AS Ul MW .3 Jg3g Aci 3 yo J luc 
dal ugilo s2 US Abu0y loud asia 4S JS Isl all 


- Al-Fatawi Al-Fighiyah Al-Kubro Li Ibni Hajar IV / 104 : 


old Sanu 5 Luo gg ISI akui Lab 3 921 : Ags sala S SSI cabai S3 lo : abi lau Jiwa 
SS ala! Kubi lolg Wal Ao, Alo) 999 s5 NS JS 90) - alwg Gale All alo - gl le Gray 
DD suisy D Cypy Lgolo JII ss ULS9 Aolio agita 042 loko 388 UI 5954 los 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4385 ) 


2 Mas Hamzah 
- Kitab Mugnil Muhtaj halaman 573 : 


mo Siojill JB. asal! s8 slgr Jl gaag VI ld RAL al Ul Ul - us (Salad ) yA) (wawg ) - 
Joss ac Ulil ga ac baS Anng aloicl9 j3 mulai Sosiml 39509... JB Ul dll. uuo 


poll SSI 
- Kitab Barigoh Mahmudiyah II / 166 : 


lilis 9 Bana dl Anal! Lb du Ul asa 3S 9 Liod0 Jo img Yale Lamb USS Kw HS dll si 
S9» Kon120 10 gl alun 0 pall Ly Lungo gg JS Jo JS, gal 39 Doleall 99 SSI J3 Juta 
J3 Jt X9 LL yo do 2Jl9 « Jl Uk seb Jl ale solo do lg « JH 98 SSI Je3 Jaa sis 
Kabid uc ia! yo Tulis! yA US Jis log Dobel! 012 83 09 bo Lgio SL Olly yg Le SISII 
oolicl D9 Hy yo de ISI, 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/949236588432483/ 
www.fb.com/notes/988915327797942 


4373. HUKUM MEMUTUS JALAN RAHIM LEWAT OPERASI 
STERIL 
PERTANYAAN : 


2 Nur Rokhim 

Assalaamu'alaikum... Salam santun, salam silaturrohim dari Nur Rokhim di Jayapura, Papua. 
Nawaitu tolabatal ulum. Kronologi : Ketika masih di pondok, kami baru membahas tentang hukum 
menggunakan alat / obat untuk mencegah / menunda kehamilan, dengan menggunakan ibarot 

yang lazim di kalangan santri. 
YYT yo T asab ll 
OS ul da apa NG 0 Mila Ji Ab lo DU 23 983 rol yo Janll Ratu lo Jlosiwl lol: di lc 9 
dual dl. 0S A9 Laut o Sy Jo dn JiS 23 


Adapun menggunakan sesuatu (obat, dll:ed) yang dapat memutus kehamilan (tidak bisa hamil 
sama sekali) adalah haram, berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus 
kehamilan namun hanya menundanya sementara waktu maka yang demikian itu tidaklah haram, 
jika menundanya karena alasan udzur misalkan untuk mendidik anak maka boleh, jika tidak ada 
udzur maka makruh fAsy-Syargowy li / 3321. 


Diskripsi masalah : Tanteku berumur 43 tahun, sudah mempunyai anak lima, ketika melahirkan 3 
X anak terakhir dengan cara cesar. 
Kemudian oleh dokter disarankan memutus jalan menuju rahim (kandungan), bertujuan untuk 
menghindari efek yang fatal (hingga kematian) : 

1. Resiko tinggi melahirkan pada usia 40 tahun ke atas. 

2. Oprasi cesar yang dilakukan sampe 3 X itu sangat tinggi kefatalannya pada oprasi cesar ke 4 

nantinya. 

Dengan pertimbangan itu, dan memang sudah pernah ada bukti hingga kematian, maka tante izin 
dengan suaminya sepakat memutus jalan itu. Pertanya'an : Bagaimanakah hukum memutus jalan 
kandungan dgn praktek di atas ? Mohon jawabannya.karena ini problematika faktual. Terima kasih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebelumnya. 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Memutus keturunan / KB dengan cara operasi rahim, hukumnya tidak 
diperbolehkan (haram), kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat 
mengancam nyawanya maka boleh sesuai goidah figih : 


Bomuko lagaSi OKI, 17515 lagalasi 269) yUSutall KuSn lai ISI 
Referensi : 


£ slow Sol9IS leaugl da0 NI - ON yo T ENI alodU call aglc cs! 
39 Glel Glibiml JNgll uc dadi bis 989 Sol owl 98 JGA was Jill dc dll Ukul 
gioill al9» Leiowug 8 yoll Jlos sliuiul dub ic Sego) Gaal Culuul 2829 GULAI Ji ella sleuil 
BIS say RON LS yo S33II HWI is Lgi ml Lu Ig Sbll sb3 yo 095 lil sliiwlg 
AS UB Lis yng 42 Luh ISd9 sowdl Jslao Jo599 HI 49 Usil dl Sal yo 5S AIG SNGNI 
Nisa Isa ta log) "JB Cus Al « ulu Gilly JS gili 98 Jusillg JlaSII As cell lc yuso RI 
Jloll s9 Sal Jl law ySI9 JIN S9 JSI 8955 02 bogiwu WS a33 Yg (435, All Je 
56249 93 ad akisy lo WLAN SNGAI yo Ags Asal Jl Laic tagio Gl Jadi X Sail LAilio 9S go 0,859 
EBol Juol ol AI Jl Less SO Baal Tai ORI LAI meli Hd Jl bole yo LulS LS 3,00 yo 
ale Jl olao Al Iga) dis 63 Log! oeicl 93 slusll9 Jl 98 1559 seballa 2S Ip Na sil 
dal SJ gai X9 JJ ai KU J3, dg « ul yo itil AJI SS 3 il sol Ujio Jiag coal alwg 
until o Sbb 0 2-59 Hull 93 LeiddLog dye il ol Ria Ul dwoIl Al J3 uc dl 
X9 KAI Abi Ll old Km US si coba Jlagiwl 49 yeidlal 095 el doc slh US9 cela Jia 
WI 905) Ainile lc gio damlg Cuidliwlg cr Ti 13 dil WK dc dng cl NI II Ulsay 
idX all Rio 499 swlill 9d mail 3 el Ud Ab udi Card lal ic. 


Sl Jb SEN yo £ ASASI LS3 Pludl Td Reiall ade Janll ala 

SI Ul aa SIG A5 Jad9 DI jalb 989 Lg wiS Uno LS alot yo Joll gloiy lo Jlosiwl a 5y9 
AS pgac3 oli Jd au Y al dinA3 lal (Solo y3 aasl3 Jgig SIS 5YGNI Lalgol 08) 2 Zi 

sd LS ex 98 Klo ya Sab Ya 0 Jl abu lola Lol un Jeli abi la o2ug dis la Jaa 
lc ya €d Io Ng Loud Jala dn 1S Jae US Ul ds sal 


Yr yo V 2 ala Ul 

SI sh Sala 23 J333 DI Jl 383 59 nS 4 2510 LS alah Lo disi gloi ls Jlasitsl 25303 
a05 Agoc3 d5 JS 437 N Gil dinad SIKU tSoo wd os J353 AS SAGAI Clgal 93) 2 Ra 03 
Jala 5 ,als 39 LS 234 8 alioi G0 Aabiiy X9 30 Josll Ulay lo lol «SI salibi Go 383 Alay Jaa 
0 A3 Lal 0 Ja dn Ad 5 J5 Ul al 


Il TTO pp 2 Gal Jas m0150 Cu 

J3 3g , ds Ja3 2355 3333 X 1583 uas S0 Leiloy 93 lo laila lo Jis « Ol abal 3930 9 (dai) - 
sal SE Kal 053 SIG sgil Us C3 433 Ul dilas lo G5 lal Case) II JB 0533 J3 Gap 
2 JG aus Ilia lo Jogi | Aa Me aa 
Val belas Rb3 Co il gb aa » lap JK al all JS skilg. 


| TN pw aU oo ga UI aa 
UG cgioy al Jd 349 sing Ggldl das Soal al JUNI ma € ju Mil gol 21290 s0 AI alol JB9 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4387 ) 


Blend Bli mill Ros JoiB Ea SS el io Er ol AB ASLI Juni as 343 DB giall Kum sc, 
Jel dll yel «.. 


Gulagl! AriSo dsub TSV yo adi simwoll duty Yale SL ul S9l3 yo sll ss Ak 
JB sol Lay sda Jali Roy s9» Joni ul elsa Jay Y ly yaigg wita Al 2 cal al (Alun) - 
all dilo yuiallg "JB cake al dibi pld lo Jonll belia clan dpl slitul 5193 pAty UE Jiig Suull 
Sol 9d | Alis! ic SIK pads sAyptll die Telan Jladls elagg V5 yo Jolall 4 4d Ayak 
au ls al leh s5 sal es dal sasak lebibali 


Aa aa aa ba kaan Ona 

(33) 55X Do BY S5 (SL) led j3 SJE (OlgSall) 94 (3 All pls 9d And Enle 303) - 
(515123) ca SAS t 2S Ao GE 23 SY IS 3335 (OS) Elis gl Ulos sial gl CJ Ole ul 
tale3) JII 5b33 abal jhs (ubhall s53 Gl) tags gi (@SGall all bs y3) 20363 eka Gi 
3a33 N adl Lalai AISI Lo Hau gol 33 315 al lalai Sial Us pola3 we gili 93 (doll 
lsgio 3215 98 Jl Y gl Bill G9s JA 53 Jas LS 33 ,ebill Rio Ugal Gal Jas) ale9 gb 
caleg jl 593 glatll $9 SPAN US 3) ISS II 9 JI 99 230 M3 sb A33 US goal A3 
SSI Ag 32 cus N Slis gag al daludl glas Ka Jb 33 ,Slgisall3 Aelull gla3 Lo xe3 LGS ANU 
Akal Caleg II G93 Ras 93 SI LK 3 Ls Jamda os ul. 


2 Jasmail Jeep 

Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu (seperti obat atau alat kontrasepsi dll :ed) 
yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh, sedangkan apabila sampai 
memutus keturunan maka hukumnya haram, dan ketika darurat maka sesuai dengan gaidah 
fighiyah “Ketika terjadi dua mafsadat (bahaya) maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan 
melakukan mafsadat yang paling ringan”. (Al-Bajuri II / 93). Wallaahu A'lam. 

- Al-Bajuri II / 93 : 


3959 S9 da AI Jail SI 0,53 aoi yo Anbing Jl indon JI sll sisXI Ulos! IS 9 
Al Bian lagisi US 1713 lagalaci 209) sesuka manles ISI digfall 83 WI e3 3,9 all 
AT Oa aa AK An aa le Gs 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/945799278776214/ 
www.fb.com/notes/988942634461878 


4476. HUKUM MENEROBOS LAMPU LALU LINTAS 
(MELANGGAR RAMBU-RAMBU) 
PERTANYAAN : 


2 Raminten Klayaban 
Assalamualaikum, bagaimana hukumnya menerobos lampu merah / melanggar lalu lintas, dalam 
hal ini saat melanggar dan tidak tertangkap polisi... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam. Hukumnya haram dan berdosa, sebab peraturan pemerintah tersebut 
terdapat kemaslahatan umum dan ini wajib dita'ati dhohir bathin. Lihat kitab bughyah halaman 91 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4388 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


989 A9 WA SI Sub HUI Jlall 3S 5 RS H9 A8 J lo JS 8 ab ol Jkiiol 50 (JI Ulun) 
gl lo 4 2gololl US Ul9 Sao 58 Ono JaiwAlo ll gal lb Agra! gl dnlgll Goal yo 

W sol lo JS S8 UsaJl Jl Jo ai dibill 58 Ud 2» 39» UB leS AB 001 Jliiol Uu al lol,» si ldg,So 
Luh Jos3 | Us3 Yg Ulobg Las Lag doc daluao WS US Ul olsc log Jas3 Lal LSI loo glg abi 
al yib dil bb susog Jlio1I au aib Y ul Lal nela susog 2solall dxuis Alallg Lara! 98 4 yell9 
Kal8 09 S0 gl alay um Lao Wol LB Wol loud ab doll Lai dil ola 4 ya JBs ab 
doluno G3 « US « ul akal ISS Hau Ugriollg SSL 


2 Ghufron Bkl 
Idem mas hamzah : 


solo ola 71 0 Wb 5 JI alih dani - (11269) 

du d la 9d9 asoy Job al ubi gai Sky al Lo dugig 0 y0l 9 ab dclb Li agl33 bu lo M3) 
asi Cusas ol) 9D LS Sl ol 95 Ul msi 3d 0yol Jliiol Uu mes El Ul Ha Los ol lil 41 
USU way el 3 Lo SU bo33 Las VI Also! Ly 2 dole daluno A9 yaa loo Y 01 lo Ul Lebu SAI 
5 lip 20 Juno CwlS Is sby loud lesu da0 A8 loo I5S9 Jas (Alun 3 la yul) 93 Lsul 
beko US Uls USIJI Bio gold! 58 olull JB lo gas 49 S,249 29olol IS agidll Ul Lallas bis Ld 
Joa3 | dbs SGSINI R0 Lulus gl Hole daluno LSI AJ ISI Kalo GUSINI HiSy9 padi loS pg02S palsle 
33 Lyla Jliio AI K9 Jo33 Lal JbidI R0 Jos dole daluod dggill Ui yo Rio Jl Ul dls dua8g 
aw Jeli dio 9d9 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1047240011965473 
www.fb.com/notes/1053682361321238 


4512. HUKUM IKUT ASURANSI KESEHATAN BPJS 
PEMERINTAH 


Hasil Pembahasan Komisi Bahtsul Masail Wagi'iyyah Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di 
Jombang Jawa Timur (1 s/d 5 Agustus 2015) tentang hukum BPJS kesehatan 


Pertanyaan: 

1. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariat Islam? 

2. Apakah program BPJS itu mengandung riba? 

3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS? 

4. Apakah boleh pemerintah menetapkan denda kepada peserta atas keterlambatan pembayaran 
iuran yang disepakati? 

5. Bagaimana hukum investasi dana yang dilakukan oleh BPJS di berbagai sektor? 


Jawaban: 
1. BPJS yang merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian 
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (UU BPJS Nomor 40/11) adalah 
sejalan dengan semangat dan tujuan At-Ta'min At-Ta'awuny (Jaminan Gotong-Royong), yaitu 
kesepakatan beberapa orang atas kesanggupan masing-masing pada persekutuan tertentu guna 
mengganti kerugian yang mungkin menimpa salah seorang dari mereka pada saat benar-benar 
terjadi bahaya (Musibah). Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus 
disempurnakan suapaya BPJS sesuai dengan konsep At-Ta'min At-Ta'awuny yang sesuai syariat 
Islam, yaitu: 

a. Semangat dan tujuan BPJS yaitu pemeliharaan jaminan sosial di bidang kesehatan bagi 


www.islamuna.info 


KONTEMPORER | 4389 ) 


seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa keuntungan (Non profit) harus dapat difahami dan 
disadari oleh seluruh peserta, sehingga tujuan kepesertaan BPJS membantu sesama tanpa 
berharap keuntungan benar-benar direalisasikan. 

b. Dana BPJS harus dikelola menurut pengelolaan keuangan yang sesuai syariat Islam. 

Cc. Kemungkinan dana yang terkumpul melebihi biaya yang dibutuhkan dijadikan sebagai infag 
dan sedekah (tidak dikembalikan). 

d. Kepesertaan hanya berlaku bagi warga negara yang sudah mampu memenuhi standard 
minimal kebutuhannya, sehingga warga miskin dan anak-anak tidak boleh diwajibkan 
menjadi peserta BPJS. 

e. Harus dilakukan update data kepesertaan secara berkala mengenai status kemampuan 
peserta. 

f. Pelayanan kepada peserta harus adil dan tidak diskriminatif. 


2. Dalam program BPJS tidak mengandung unsur riba dan juga tidak identik dengan asuransi 
profit apabila semua ketentuan-ketentuan di atas dapat dipenuhi dengan konsisten. 


3. Pemerintah boleh mewajibkan keikutsertaan pada program BPJS hanya terhadap warga negara 
yang sudah mampu memenuhi standard kebutuhan minimalnya (dengan harta atau penghasilan) 
dalam kurun waktu satu tahun dengan syarat anggaran negara di sektor kesehatan tidak 
mencukupi serta kadar iuran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan peserta. 


4. Pemerintah menerapkan denda keterlambatan diperbolehkan dan hanya berlaku bagi peserta 
yang masuk katagori mampu. 
5. Investasi dana BPJS diberbagai sektor diperbolehkan apabila: 
a. Terdapat peluang memperoleh keuntungan dan maslahah 
b. Dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab. 
c. Hasil keuntungan tetap dipergunakan sebagaimana peruntukan harta asal (jaminan sosial 
kesehatan) 
d. Pengelolaannya seseuai ketentuan syariat Islam. 
e. Harus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Apabila terjadi kerugian/kebangkrutan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pengelola 
(BPJS) jika hal itu terjadi akibat kecerobohan dalam menjalankan prosedur dan ketentuan diatas. 


Referensi : 
- Al Fighul Islami wa Adillatuhuu, ju V halaman 101: 


AR). «d9 ll US 5 g &o sll KS 

ol! 35300 43 Wlbil 38 Soal A2 BI oo 9d gal laa Sab 38 ililll Cas Gel 
sub buto Cuobi3 Sudi Cuob : JS mg Sal 

8 gal JAS yengai) LUgan Elbaal Agio IS R39 Ul ale pola 630 Gan Ul 363 Hous Gali Lai 
dilan! SESI 93 Gulali Jb 33 . Cie 33 GAS II KASI Uni, 

JB ul adl: 

NU) doll K5: 

IE all AE ya Jah S09 SEHAI aAS G3 JS SY pad 93 Hug ono 3133 Hd HN 
Agri (Sial ASI Gina all Jual aio553 seal JI Bu yudi Labu Sial 8 Jia 
ln... dilas Coy gl BUSI AE roll 9d 2g All &3 


- Shahih Muslim, juz XII halaman 300: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4390 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ali sa kesan! gl bale sb asal al 25 Gas Wa asasi ale Sl bis 
alta AE AI aka bl Jaka) JG JB 036 gal GS 855) ul S3 Ge By yul Ui 

BALI 5 ol yh Os jane UB li Igans Haa Aglie Ab Jp 3 gia ag alay DI GioaaN 
-ip Ll3 Guo 183 Gasal sal3 el 98 Kala 


- Shahih Muslim, juz XVII halaman 19: 


Peak ai da Ta asa sa na ra Sage 


smp sda Jaan U03 dobill a97 5S Lo WS dis All yumi isll US Lo HS 030 VE Yati Up "Alt 
Sell € OS lo all uas 48 Wl9 255113 Lil 99 All o5iu lalkun Jiwa 433 853319 Wal 99 aula AU yaaa 


dl UI 89 
- Hasyiyah Ibn @asim “Ala Tuhfatil Muhtaj fi Syarhil Minhaj, juz X halaman 264: 


Sit Lo Ba d2 kah Ya3 ola 557 Calo) G0 o2SSI IL Sora 333 dil Sial jl 316 
asogy Umi YG Ulail JS ale SIS S2 UB 1538 AI Al Gas Jul IS Jaio Job dis Guo an 5 
JI adl SKS 52 Gaal! IS Ita II Lau 05 Jalan CSI und ARI SIS 193) Kg0DK 


Referensi lain: 
a. Bugyatul Mustarsyidin, halaman 253 
b. Fathul Mu'in (Hamisy Yanatut Thalibin, juz VI halaman 182) 
c. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 142 
d. Al-Fatawa Al-Fighiyyah Al-Kubro, juz III halaman 328 
e. Al-Fatawa Al-Fighiyyah Al-Kubro, juz III halaman 331 
f. Hasyiyah Al Bujairimy “Alal Khathib, juz III halaman 197 


Wallaahu A'lamu Bishshowaab 
Insya Allah, bersambung 


Abdullah Afif 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1061786213844186/ 
www.fb.com/notes/1074933002529507 


www.islamuna.info 


BAB 


USHUL FIOIH 


(4392 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


23 USHUL FIAIH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ushul figh. 
0074. Macam-Macam @Aaul dalam Madzhab 
1. Gaul Gadim 


Yaitu perkataan lama Imam Syafi'1 yang berdasarkan kajiannya dari sumber Algur'an, Hadits Nabi, 
atau nash-nash yang lain, yang pernah dikeluarkan sewaktu beliau menetap di Baghdad pada 
zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid 


2. Gaul Jadid 


Yaitu perkataan baru Imam Syafi'l yang dikeluarkan di Mesir setelah dikaji semula semua gaul- 
gaul beliau yang lama sewaktu di Baghdad (gaul godim). Dalam penetapan Ashhab Syafi'l, ulama 
Syafi'iyyah, bahwa gaul jadid (perkataan yang baru) itulah yang lebih kuat untuk diikuti dalam 
fatwa hukum-hukum agama. 


3. Gaul Shahih 


Yaitu perkataaan yang benar/kuat (lawannya adalah gaul dhaif) yang diputuskan oleh para 
Ashhab Syafi'l setelah membandingkan antara beberapa wajah yang ada. 


4. Gaul Ashah 


Yaitu perkataan yang “lebih dibenarkan/dikuatkan” dari kata-kata yang ada (lawannya adalah gaul 
gawi), apabila bertemu semua kata-kata ini, maka yang dipegang ialah gaul yang ashah. 


5, Gaul Azhhar 


Yaitu perkataan yang diunggulkan dari segi pertimbangan para Ashhab Syafi'l (lawannya juga 
waul dhaif) 


6. Gaul Rajih 


Yaitu kata yang diberatkan dari beberapa perkataan Imam Syafi'i menurut pandangan para 
Ashhab. Apabila bertemu beberapa gaul yang diberatkan para ulama, mereka sering men- 
tarjihkan satu diantaranya yang dinamakan gaul arjah, yiatu kata yang diberatkan, yang kemudian 
dianggap sebadai gaul mu'tamad, yakni gaul yang dipegang. 


7. Gaul Dhaif 
Yaitu perkataan lemah yang tidak boleh dijadikan hujjah / difatwakan. 
8. Gaul Syaz 


Yaitu perkataan yang luar biasa atau langka, yang tidak boleh digunakan sebagai sandaran 
hukum. 


9. Gaul Masyhur 


Yaitu perkataan yang tersebar di antara beberapa gaul. | Masaji Antoro J. 


www.islamuna.info 


USHUL FIAIH | 4393 


4400. TA'RIF FI@IH 
PERTANYAAN : 


2 Nur Rahmat Budi Santosa 
Assalamu'alaikum, maaf, numpang tanya, apakah figih itu dan ilmu figih itu? Ada berapa macam 
figih itu? 


JAWABAN : 


? Neng Yasmin 

Wa'alaikum salam wr wb. Menurut ahli bahasa, figh memiliki arti faham. sedangkan menurut istilah 
syara', figh berarti "mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan 
orang mukallaf, baik amal perbuatan lahir maupun batin, seperti hukum wajib, haram, mubah, sah 
atau tidaknya sesuatu perbuatan tersebut. Berdasarkan atas pemahaman di atas, maka Ushul 
Figh dapat didefinisikan sebagai @aidah-gaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum 
dari dalil-dalilnya: dan dalil-dalil hukum (yakni gaidah-gaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum). 


Hukum-hukum tersebut memiliki sumber, yaitu al-@uran, hadist, ijma' dan giyas. Dengan 
demikian, ushul Figh juga dapat diartikan sebagai sumber-sumber (dalil-dalil) tersebut dan 
bagaimana cara menunjukkannya kepada hukum dengan cara ijmal. Dalil ijmal ialah dalil yang 
belum dibahas secara terperinci untuk suatu maksud hukum tertentu. Dengan kata lain dalil ijmal 
merupakan dalil yang bersifat umum, dan masih memerlukan keterangan. 


Jsill9 sA0S yo Aiall LA 5E pad 1JB9 sngill Hlan "J3 .lalino 93 clalell CAlisI Fall 43 Akil dak 5 
ES all 9g Ls Mual Ai bolos 9D :JB9 Gal jl A22) HSNI Isa AJI eU 2g3 al sed 
al 0d 2g all Ul yo Unyiiu alel Isa JS ab. dilasatill Lilo 0 dbuiiwall Halal Ac il 
D2na0 3D you Ka ml ol ASI gada AB ily Aa IS ade lol #aadlg JSI 15 SI Leulual 
se Ws. Dj 9. 


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&Option-Fatwald&1d-27678 


Dalam banyak kitab syafi'iyyah,sebuah kitab figih dibagi atas empat bagian 
- rub'ul ibadah 
- rub'ul mu'amalah 
- rub'ul munakahah 
- rub'ul jinayat 
Wallohu a'lam. 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/994422000580608/ 
www.fb.com/notes/997149776974497 


F0070. KENAPA KITA HARUS BERMADZHAB DAN TAOLID 
PADA ULAMA 


Oleh Mbah Jenggot 


Mazhab secara bahasa artinya adalah tempat untuk pergi. Berasal dari kata zahaba - yazhabu - 
zihaaban . Mahzab adalah isim makan dan isim zaman dari akar kata tersebut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sedangkan secara istilah, mazhab adalah sebuah metodologi ilmiah dalam mengambil kesimpulan 
hukum dari kitabullah dan Sunnah Nabawiyah. Mazhab yang kita maksudnya di sini adalah 
mazhab figih. 


Adapula yang memberikan pengertian mazhab figih adalah sebuah metodologi figih khusus yang 
dijalani oleh seorang ahli figih mujtahid, yang berbeda dengan ahli figih lain, yang 
menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. 


Nashiruddan al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah serta orang-orang yang sefaham 
dengannya melontarkan kritik kepada orang-orang yang bertaglid dan menyatakan bahwa taglid 
dalam agama adalah haram. Mereka juga mengkategorikan pemikiran madzhab Abu Hanifah, 
madzhab asy-Syafi'i dan madzhab-madzhab lain yang berbeda-beda dalam mencetuskan hukum 
setara dengan ta'addud asy-syari'ah (syariat yang berbilangan) yang terlarang dalam agama. 
(Lihat Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah ketika membahas hadits Ikhtilaf Ummah. ) 


Mereka juga tidak segan-segan lagi mengatakan bahwa madzhab empat adalah bid'ah yang di 
munculkan dalam agama dan hasil pemikiran madzhab bukan termasuk dari bagian agama. 
Bahkan ada juga yang mengatakan dengan lebih ekstrim bahwa kitab para imam-imam (kitab 
salaf) adalah kitab yang menjadi tembok penghalang kuat untuk memahami al-Guran maupun 
Sunnah dan menjadikan penyebab mundur dan bodohnya umat. 


Namun yang aneh dan lucu, justru mereka kerap kali mengutip pendapat-pendapat ulama yang 
bertaglid seperti: Izzuddin bin Abdis Salam, Ibnu Shalah, al-Bulgini, as-Subki, Ibnu Dagig al-Id, al- 
Iragi, Ibnu Hazm, Syah Waliyullah ad-Dihlawi, Gadhi Husain, Ibnu Hajar al-Haitami, al-Hafizh Ibnu 
Hajar al-Asgalani, adz-Dzahabi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, as-Suyuthi, al-Khathib 
al-Baghdadi, an-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu @ayyim, Ibnu Rusyd, al-Bukhari dan lain-lain. 
Padahal diri mereka berkeyakinan bahwa ulama-ulama di atas adalah orang yang salah memilih 
jalan karena telah bertaglid dan menghalalkannya. Lalu jika begitu, sebandingkah seorang al- 
Albani dengan ulama-ulama di atas yang mau bertaglid dan melegalkannya sehingga dia 
mengharamkan taglid? Apakah ulama-ulama di atas juga akan masuk neraka karena melakukan 
dosa bertaglid? Apakah ulama-ulama di atas juga bodoh tentang al-Guran dan Sunnah Rasulallah 
menurut mereka? Sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, akan tetapi difikirkan dan 
direnungkan dengan fikiran jernih serta jauh dari syahwat dan sikap fanatik yang berlebihan. 


Jika di amati dengan seksama, orang-orang yang menolak taglid sebenarnya juga sering bertaglid. 
Mereka mengambil hadits dari Shahih al-Bukhari dan Muslim misalnya serta mengatakan bahwa 
haditsnya shahih karena telah di teliti dan di kritisi oleh ahli hadits terkenal yaitu al-Bukhari dan 
Muslim. Bukankah hal tersebut juga bagian dari bertaglid dalam bidang hadits? Bukankah juga, al- 
Bukhari adalah salah satu ulama pengikut madzhab (asy-Syafi'i/? Kenapa mereka ingkar sebagian 
dan percaya sebagian? Lalu ketika mereka mengikuti pemikiran Nashiruddin al-Albani, al- 
Utsaimin, Ibnu baz dan lain-lain dengan sangat fanatik dan sangat berlebihan, di namakan apa? 


Menurut orang-orang yang anti taglid bahwa orang Islam harus berijtihad dan mengambil hukum 
langsung dari al-@ur'an dan Sunnah tanpa bertaglid sama sekali kepada siapapun. Pemahaman 
seperti ini muncul akibat dari kebodohan mereka memahami dalil al-Gur'an dan Sunnah serta lupa 
dengan sejarah Islam terdahulu (zaman Shahabat). Mereka juga tidak pernah berfikir bahwa 
mewajibkan umat Islam berijtihad sendiri sama dengan menghancurkan agama dari dalam, karena 
hal itu, tentu akan membuka pintu masuk memahami hukum dengan ngawur bagi orang yang 
tidak ahlinya (tidak memenuhi kriteria mujtahid). 


Yang sangat lucu di zaman sekarang, terutama di Indonesia, banyak orang yang membaca dan 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4395 ) 


mengetahui isi al-Guran dan Hadits hanya dari terjemah-terjemah, lalu mereka dengan lantang 
menentang hasil ijtihad ulama (mujtahid) dan ulama-ulama salaf terdahulu dan bahkan 
mengatakan juga, mereka semua sesat dan ahli neraka. Bukankan hal itu malah akan menjadi 
lelucon yang tidak lucu? Lagi-lagi bodoh menjadi faktor penyebab ingkar mereka. 


Sedangakan menurut ulama, seseorang dapat menjadi seorang mujtahid (punya kapasitas 
memahami hukum dari teks al-@ur'an maupun Hadits secara langsung) harus memenuhi kriteria 
berikut: handal dibidang satu persatu (mufradat) lafazh bahasa Arab, mampu membedakan kata 
musytarak (sekutuan) dari yang tidak, mengetahui detail huruf jer (kalimah huruf dalam disiplin 
ilmu Nahwu), mengetahui ma'na-ma'na huruf istifham (kata tanya) dan huruf syarat, handal di 
bidang isi kandungan al-@uran, asbab nuzul (latar belakang di turunkannya ayat), nasikh 
mansukh (hukum atau lafazh al-Guran yang dirubah atau di ganti), muhkam dan mutasyabih, 
umum dan khusus, muthlak dan mugayyad, fahwa al-Khithab, khithab at-Taklif dan mafhum 
muwafagah serta mafhum mukhalafah. Serta juga handal di bidang hadits Rasulallah baik di 
bidang dirayah (mushthalah hadits atau kritik perawi hadits) dan riwayat, tanggap fikir terhadap 
bentuk mashlahah umum dan lain-lain. Jika kriteria-kriteria di atas tidak terpenuhi, maka 
kewajibannya adalah bertaglid mengikuti mujtahid. 


Kami tidak pernah mengatakan bahwa pintu gerbang ijtihad telah tertutup, karena kesempatan 
menjadi mujtahid tetap terbuka sampai hari kiyamat. Namun secara realita, siapakah sekarang ini 
ulama yang mampu masuk derajat mujtahid seperti asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin 
Hanbal dan lain-lain. Adakah doktor-doktor syari'at zaman sekarang yang dapat di sejajarkan 
dengan ulama-ulama pengikut madzhab seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar dan lain-lain? Jika 
tidak ada yang dapat di sejajar dengan mereka, lalu kenapa tiba-tiba mereka mendakwahkan diri 
berijtihad ? 


Ketetapan wajib bertaglid bagi orang yang belum sampai derajat mujtahid adalah berdasar: 
1. Dalil Al-Gur'an A.S. an-Nahl: 43: 

Dyalai Y 5 SU JafyuG 
“Bertanyalah kalian semua kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak 
mengetahui.” 


Dan sudah menjadi ijma' ulama bahwa ayat tersebut memerintahkan bagi orang yang tidak 
mengetahui hukum dan dalilnya untuk ittiba' (mengikuti) orang yang tahu. Dan mayoritas ulama 
ushul figh berpendapat bahwa ayat tersebut adalah dalil pokok pertama tentang kewajiban orang 
awam (orang yang belum mempunyai kapasitas istinbath (menggali hukumJ) untuk mengikuti 
orang alim yang mujtahid. 


Senada dengan ayat diatas didalam @ur'an surat At-Taubah ayat 122: 

Dylan mela Ha yag 5 Ha Tar Pn) e. eta HL Ha 5 1 EU 122 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 


kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 
(122) 


2. lima" 


Maksudnya, sudah menjadi kesepakatan dan tanpa ada khilaf, bahwa shahabat-shahabat 
Rasulallah berbeda-beda taraf tingkatan keilmuannya, dan tidak semua adalah ahli fatwa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4396 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(mujtahid) seperti yang disampaikan Ibnu Khaldun. Dan sudah nyata bahwa agama diambil dari 
semua sahabat, tapi mereka ada yang memiliki kapasitas ijtihad dan itu relatif sangat sedikit 
dibandingkan dengan jumlah semua sahabat. Di antaranya juga ada mustafti atau mugallid 
(sahabat yang tidak mempunyai kapasitas ijtihad atau istinbath) dan shahabat golongan ini 
jumlahnya sangat banyak. 


Setiap shahabat yang ahli ijtihad seperti Abu Bakar, “Umar, “Ustman, Ali, “Abdullah bin Mas'ud, 
“Abdullah bin “Abbas, “Abdullah bin "Umar dan lain-lain saat memberi fatwa pasti menyampaikan 
dalil fatwanya. 


3. Dalil akal 


Orang yang bukan ahli ijtihad apabila menemui suatu masalah fighiyyah, pilihannya hanya ada 
dua, yaitu: antara berfikir dan berijtihad sendiri sembari mencari dalil yang dapat menjawabnya 
atau bertaglid mengikuti pendapat mujtahid. 


Jika memilih yang awal, maka itu sangat tidak mungkin karena dia harus menggunakan semua 
waktunya untuk mencari, berfikir dan berijtihad dengan dalil yang ada untuk menjawab 
masalahnya dan mempelajari perangkat-perangkat ijtihad yang akan memakan waktu lama 
sehingga pekerjaan dan profesi ma'isyah pastinya akan terbengkalai. Klimaksnya dunia ini rusak. 
Maka tidak salah kalau Dr. al-Buthi memberi judul salah satu kitabnya dengan “Tidak bermadzhab 
adalah bid'ah yang paling berbahaya yang dapat menghancurkan agama”. 


Dan pilihan terakhirlah yang harus ditempuh, yaitu taglid. (Allamadzhabiyah hlm. 70-73, Takhrij 
Ahadits al-Luma' hlm. 348. ) 


Kesimpulannya dalam hal taglid ini adalah : 
1. Wajib bagi orang yang tidak mampu ber-istinbath dari Al-Guran dan Hadits. 


2. Haram bagi orang yang mampu dan syaratnya tentu sangat ketat, sehingga mulai sekitar tahun 
300 hijriah sudah tidak ada ulama yang memenuhi kriteria atau syarat mujtahid. Mereka adalah 
Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, Dawud azh-Zhahiri dan 
lain-lain. 


Lalu menjawab perkataan empat imam madzhab yang melarang orang lain bertaglid kepada 
mereka adalah sebagaimana yang diterangkan ulama-ulama, bahwa larangan tersebut ditujukan 
kepada orang-orang yang mampu berijtihad dari Al-@uran dan Hadits, dan bukan bagi yang tidak 
mampu, karena bagi mereka wajib bertaglid agar tidak tersesat dalam menjalankan agama. (Al- 
Mizan al-Kubra 1/62. ) 


Begitu juga menjawab Ibnu Hazm dalam Ihkam al-Ahkam yang mengharamkan taglid, karena 
haram yang dimaksudkan menurut beliau adalah untuk orang yang ahli ijtihad sebagaimana 
disampaikan al-Buthi ketika menjawab musykil dalam kitab Hujjah Allah al-Balighah (1/157-1551 
karya Waliyullah ad-Dihlawi yang menukil pendapat Ibnu Hazm tentang keharaman taglid. ( Al-la 
Madzhabiyyah hlm. 133 dan “Igdul Jid fi Ahkam al-ljtihad wa at-Taglid hlm. 22. ) 


Dalam keyakinan orang-orang yang bermadzhab, antara taglid dan ittiba' (mengikuti pendapat 
ulama) adalah sama. Dan itu tidak pernah ditemukan bahasa atau istilah yang membedakannya. 
Namun, menurut orang-orang yang anti taglid, meyakini adanya perbedaan antara dua bahasa 
tersebut sehingga jika mereka mengikuti pendapat ulama, seperti mengikuti Ibnu Taimiyyah, Ibnu 
Gayyim, Nashiruddin al-Albani dan lain-lain maka menurut mereka, itu adalah bagian dari ittiba' 
dan bukan taglid. Karena menurut pehaman mereka, taglid adalah mengikuti imam madzhab yang 
akan selalu diikuti, meski imam madzhab tersebut salah atau bisa di sebut taglid buta. Sedangkan 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4397 ) 


ittiba' tidaklah demikian. Sebuah statemen dangkal dan tidak berdasar sama sekali. 


Mengenai masalah perbedaan dua kata diatas, pernah terjadi dialog antara Dr. Muhammad Said 
Ramadhan al-Buthi dengan seseorang tamu yang datang kepada belaiau. Tamu tersebut 
berkeyakinan seperti di atas bahwa ada perbedaan antara taglid dan ittiba'. Kemudian Dr. al-Buthi 
menantang tamu tersebut untuk membuktikan apa perbedaan antara dua kata tersebut, apakah 
secara bahasa atau ishtilah dengan di persilahkan mengambil referensi dari kitab lughat ata 
kamus bahasa Arab. Namun, tamu tersebut tidak mampu membuktikan pernyataannya tersebut. 


Sama seperti apa yang di lakukan oleh Dr. Al-Buthi, kami juga menantang orang-orang yang 
mengharamkan taglid lalu mereka juga mengambil pendapat Ibnu Taimiyyah, Ibnu Gayyim, 
Nashiruddin al-Albani dan lain-lain dalam tulisan dan pidato-pidato mereka, apakah hal itu 
termasuk taglid atau ittiba'? Jika mereka mengatakan bukan taglid, maka klaim tersebut perlu di 
buktikan secara ilmiyyah bukan asal bicara untuk membodohi umat. 


Lebih jelasnya lihat kitab al-Lamadzhabiyyah, sebuah karya apik yang menolak kebathilan orang- 
orang yang anti-madzhab dengan argumen-arguman yang kuat. Termasuk di dalamnya terdapat 
catatan perdebatan yang terjadi antara Nashiruddin al-Albani dengan Dr. Muhammad Said 
Ramadhan al-Buthi. 


Sekilas tentang 4 Mazhab 
1. Mazhab Hanafi 


Pendiri mazhab Hanafi ialah: Nu'man bin Tsabit bin Zautha.Diahirkan pada masa sahabat, yaitu 
pada tahun 80 H - 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam 
Syafi'i R.A. Beliau lebih dikenal dengan sebutan: Abu Hanifah An Nu'man. 


Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang figh beliau belajar kepada 
Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama 
Ttabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi” Maula Ibnu Umar. 


Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi 
adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah 
dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai 
perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah 
hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra'yi). Maka disebut juga mazhab 
Ahlur Ra'yi masa Tsabi'it Tabi'in. 


Dasar-dasar Mazhab Hanafi 


Abu Hanifah dalam menetapkan hukum figh terdiri dari tujuh pokok, yaitu: Al-Kitab, As Sunnah, 
Perkataan para Sahabat, Al-Giyas, Al-Istihsan, Ijma' dan Uruf. 


Murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut: 

a. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183 H) 

b. Zufar bin Hujail bin @ais al-Kufi (110-158 H) 

c. Muhammad bin Hasn bin Fargad as Syaibani (132-189 H) 

d. Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu Al-Kufi Maulana Al-Anshari (....-204 H). 


Daerah-daerah Penganut Mazhab Hanafi 


Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian 
Timur. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan 
Libanon. Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4398 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslimin India dan Tiongkok. 
2. Mazhab Maliki 


Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik 
dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. Nama lengkap dari pendiri 
mazhab ini ialah: Malik bin Anas bin Abu Amir. Lahir pada tahun 93 M - 712 M di Madinah. 
Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Imam 
Malik terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW. 


Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur 
Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri. 


Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang figh ialah Rabi'ah bin Abdur Rahman. Imam Malik 
adalah imam (tokoh) negeri Hijaz, bahkan tokohnya semua bidang figh dan hadits. 


Dasar-dasar Mazhab Maliki 


Dasar-dasar mazhab Maliki diperinci dan diperjelas sampai tujuh belas pokok (dasar) yaitu: 
» Nashshul Kitab 

» Dzaahirul Kitab (umum) 

» Dalilul Kitab (mafhum mukhalafah) 
» Mafhum muwafagah 

» Tanbihul Kitab, terhadap illat 

» Nash-nash Sunnah 

» Dzahirus Sunnah 

» Dalilus Sunnah 

» Mafhum Sunnah 

“ Tanbihus Sunnah 

' lima 

» Giyas 

» Amalu Ahlil Madinah 

» Gaul Shahabi 

» Istihsan 

» Muraa'atul Khilaaf 

» Saddud Dzaraaii. 


Sahabat-sahabat Imam Maliki dan Pengembangan Mazhabnya 


Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Malik ialah: 
1. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. 

2. Abu Abdillah Abdur Rahman bin @asim al-Utagy. 

3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Gaisi. 

4. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. 

5. Asbagh bin Farj al-Umawi. 

6. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. 

7. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari. 


Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah: 
1. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al-@urthubi. 

2. Isa bin Dinar al-Andalusi. 

3. Yahya bin Yahya bin Katsir Al-Laitsi. 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4399 ) 


4. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami. 
5. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi. 

6. Asad bin Furat. 

7. Abdus Salam bin Said At Tanukhi. 


Sedang Fugaha-fugaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 

1. Abdul Walid al-Baji 

2. Abdul Hasan Al-Lakhami 

3. Ibnu Rusyd Al-Kabir 

4. Ibnu Rusyd Al-Hafiz 

5. Ibnu “Arabi 

6. Ibnul @asim bin Jizzi 


Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki. Awal mulanya tersebar di daerah Madinah, 
kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait. 


3. Mazhab Syafi'i. 


Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin 
Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan 
tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Mazhab yang pertama. 


Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim bin Khalid, seorang Mufti di Mekah. Imam Syafi'i 
sanggup hafal Al-@ur-an pada usia tujuh tahun. Setelah beliau hafal Al-Gur-an barulah 
mempelajari bahasa dan syi'ir, kemudian beliau mempelajari hadits dan figh. 


Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam, berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang 
pertama ialah Gaul @adim: yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidupdi Irak. Dan yang kedua 
ialah Aul Jadid: yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak. 


Keistimewaan Imam Syafi'i dibanding dengan Imam Mujtahidin yaitu bahwa beliau merupakan 
peletak batu pertama ilmu Ushul Figh dengan kitabnya Ar Risaalah. Dan kitabnya dalam bidang 
figh yang menjadi induk dari mazhabnya ialah: Al-Um. 


Dasar-dasar Mazhab Syafii: 


Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum syara' 
adalah: 

1. Al-Kitab. 

2. Sunnah Mutawatirah. 

3. Al-ljima'. 

4. Khabar Ahad. 

5. Al-Giyas. 

6. Al-Istishab. 


Ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafi'i, antara lain 


" Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari 
“ Imam Bukhari 

“ Imam Muslim 

“ Imam Nasa'i 

" Imam Baihagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4400 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“ Imam Turmudzi 

" Imam Ibnu Majah 

“ Imam Tabari 

" Imam Ibnu Hajar Al-Asgalani 
“ Imam Abu Daud 

“ Imam Nawawi 

“ Imam as-Suyuti 

“ Imam Ibnu Katsir 

“ Imam adz-Dzahabi 

“ Imam al-Hakim 


Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Syafi'i 


Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di : Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, 
Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, 
Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman. 


4. Mazhab Hambali. 


Pendiri Mazhab Hambali ialah: Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili 
Assyaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. dan wafat tahun 241 H. Ahmad bin Hanbal 
adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu 
pengetahuan, antara lain: Siria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrsh. Dan beliau dapat menghimpun 
sejumlah 40.000 hadis dalam kitab Musnadnya. 


Dasar-dasar Mazhabnya. 


Adapun dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah: 
1. Nash Al-Gur-an atau nash hadits. 

2. Fatwa sebagian Sahabat. 

3. Pendapat sebagian Sahabat. 

4. Hadits Mursal atau Hadits Doif. 

5. Oiyas. 


Dalam menjelaskan dasar-dasar fatwa Ahmad bin Hanbal ini di dalam kitabnya Ilaamul 
Muwaagdr'in. 


Pengembang-pengembang Mazhabnya 


Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut: 
1. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al-Atsram: dia telah 
mengarang Assunan Fil Fighi “Alaa Mazhabi Ahamd. 

2. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi yang mengarang kitab As Sunan Bisyawaahidil 
Hadis. 

3. Ishag bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk ashab 
Ahmad terbesar yang mengarang kitab As Sunan Fil Fighi. 


Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebarkan mazhab 
Hambali, di antaranya: 

1. Muwaguddin Ibnu Gudaamah al-Magdisi yang mengarang kitab Al-Mughni. 

2. Syamsuddin Ibnu @udaamah al-Magdisi pengarang Assyarhul Kabiir. 

3. Syaikhul Islam Tagiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah pengarang kitab terkenal Al-Fataawa. 

4. Ibnul Gaiyim al-Jauziyah pengarang kitab Ilaamul Muwaagi'in dan Atturugul Hukmiyyah fis 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4401) 


Siyaasatis Syariyyah.Ibnu Taimiyah dan Ibnul Gaiyim adalah dua tokoh yang membela dan 
mengembangkan mazhab Hambali. 


Daerah yang Menganut Mazhab Hambali. 


Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu 
yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa 
pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi. 


Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai 
penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak. 


Apa oli 3, 
Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita. 


0146. Memutus Niat Saat Menjalani Ibadah 


Oleh Masaji Antoro 
KUA aa SNI Ala Cg JA ata ole Sl AL SAI OLI ea ji RP WS Gg SI OM ag as 
Lo Ja d Unei B lela adas Ce FLA Ag GL La UV eny Bole 33 Ola la IIS yg ny Jas | Lain 
9 ai dai Cap OLYU pd UV SO DU Caller Lai 2 lai Sy Aa UI Ma LI II ea 
KUBA JSI Cai da Ad Blora y Jan JI ya ayenga Ola il Oa ya Rn pal ALA OY me Maaf SY! 
PAI Jb Rel bah P Ja oya prall  dlah Ja Jt | ASI Jai 3 TVS hua 3 laa Jas toy apa toa 
H6 Mad Ball 9 AI da3 ji Laah2 ad JSI OY Jis Y Laaag JT JL SL AI aka All S3 OY Lea Jaka 
SEE Lepai 2 pake S4 PIL OP IAI GP ba KEL Has CS PLSYU Lagin AN MI SY. 


PASAL : Di antara yang dapat menafikan adanya niat adalah “Niat memutus ibadah, dan dalam 

hal ini terdapat beberapa macam bahasan : 

1. Niat memutus iman, seketika menjadi murtad “Na'uudzu billaah min dzaalik' 

2. Niat memutus sholat setelah rampung sholat, Ulama sepakat ibadah sholatnya tidak batal 
begitu juga ibadah-ibadah yang lain kecuali dalam ibadah bersuci (wudhu, mandi dan 
tayammum), terdapat pendapat ulama yang menyatakan batal karena hukumnya masih 
berkaitan dengan ibadah selanjutnya. 

3. Niat memutus bersuci saat menjalaninya, menurut pendapat yang paling shahih (kuat/benar) 
tidak membatalkan anngauta badan yang telah di basuh/diusap hanya saja wajib 
memperbaharui niat pada basuhan/usapan anggauta setelahnya. 

4. Niat memutus sholat saat menjalaninya, Ulama sepakat batal sholatnya karena sholat 
menyerupai iman. 

5. Niat memutus puasa dan I'tikaf saat menjalaninya, pendapat yang lebih shahih tidak batal 
(beda dengan sholat) karena sholat memiliki kekhususan diantara ibadah-ibadah lainnya di 
dalamnya terdapat hubungan, persambungan dan munajat langsung antara hamba dan 
Tuhannya. 

6. Niat makan, senggama saat menjalani puasa, tidak membatalkan puasa. 

7. Niat melakukan hal yang membatalkan sholat seperti makan, perbuatan banyak saat menjalani 
sholat, tidak membatalkan sebelum ia benar-benar melakukannya. 

8. Niat puasa di malam hari kemudian ia 'memutus'nya sebelum datangnya fajar, niatnya rusak 
karena telah menjalani hal yang merusak niat berbeda dengan melakukan semacam makan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4402 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebelum fajar, niatnya tidak menjadi rusak. 
9. Niat memutus haji dan umroh saat menjalaninya, Ulama sepakat ibadahnya tidak batal. 
10.Niat memutus sholat jamaah saat menjalaninya, jamaahnya batal. 


Bagaimana dengan sholatnya ? Terdapat dua pendapat : Bila memutus sholat jamaahnya karena 
udzur (alasan), sholatnya tidak batal (ulama sepakat), bila tidak karena udzur, sholatnya juga tidak 
batal (pendapat yang lebih shahih). | Asybah wa An-Nazhoo-ir 1/91 J. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaabi.... 


(Sama dengan dokumen F0041) 
0225. TALFIA TIDAK DIBENARKAN 


Kesepakatan Ulama : Talfig Tidak Dibenarkan. Secara bahasa talfig berarti melipat. Sedangkan 
yang dimaksud dengan talfig secara syar'i adalah mencampur-adukkan pendapat seorang ulama 
dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan 
perbuatan yang dilakukan tersebut. Muhammad Amin al-Kurdi mengatakan : 


Laga U Jgip Y Tia Laga Wp OI cm Lely Yg seluk Blog Ranah 3 HAL UG Gadldl pae (me) # 


“Syarat kelima dari taglid) adalah tidak talfig, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam 
satu gadliyah (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan seterusnya, yang nantinya, dari dua 
pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah yang tak pernah dikatakan oleh orang yang 
berpendapat.” (Tanwirul-@ulub : 397). 


Jelasnya, talfig adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan 
dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut : 


a. Seseorang berwudlu menurut madzhab Syafi'i dengan mengusap sebagian (kurang dari 
seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyyah (bukan mahram-nya), dan 
langsung shalat dengan mengikuti madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyentuh wanita 
ajnabiyyah tidak membatalkan wudlu. 


Perbuatan ini disebut talfig, karena menggabungkan pendapatnya Imam Syafi'i dan Hanafi dalam 
masalah wudlu. Yang pada akhirnya, kedua Imam tersebut sama-sama tidak mengakui bahwa 
gabungan itu merupakan pendapatnya. Sebab, Imam Syafi'i membatalkan wudlu seseorang yang 
menyentuh kulit lain jenis. Sementara Imam Hanafi tidak mengesahkan wudlu seseorang yang 
hanya mengusap sebagian kepala. 


b. Seseorang berwudlu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudlu 
karena ikut madzhab imam Syafi'i. Lalu dia menyentuh anjing, karena ikut madzhab Imam Malik 
yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Ketika dia shalat, maka kedua imam tersebut tentu 
sama-sama akan membatalkannya. 


Sebab, menurut Imam Malik wudlu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan 
menggosok anggota wudlu. Wudlu ala Imam Syafi'i, menurut Imam Malik adalah tidak sah. 
Demikian juga anjing menurut Imam Syafi'i termasuk najis mughallazhah (najis yang berat). Maka 
ketika menyentuh anjing lalu shalat, shalatnya tidak sah. Sebab kedua imam itu tidak menganggap 
sah shalat yang dilakukan itu. Talfig semacam itu dilarang agama. Sebagaimana yang disebutkan 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4403 ) 


dalam kitab 'anah al-Thalibin : 


la oU Ale) Bl BLOG AI aa G3 IN, ISI Boleh 3 Ulos OLS Ainan 3 Gill mat, — 
17 


“Talfig dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan 
ikut Imam Syafi'i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan shalat.” (I-anah 
al-Thalibin : juz 1, hal 17) 


Sedangkan tujuan pelarangan itu adalah agar tidak terjadi tatabbu' al-rukhash (mencari yang 
mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan 
timbul tala'ub (main-main) di dalam hukum agama. Atas dasar ini maka sebenarnya talfig yang 
dimunculkan bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula 
untuk melestarikan sikap pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Sebab taffig ini 
dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh 
sebagian orang. 


Untuk menghindari adanya talfiy yang dilarang ini, maka diperlukan adanya suatu penetapan 
hukum dengan memilih salah satu madzhab dari madzahib al-arba'ah yang relevan dengan 
kondisi dan situasi (Indonesia). Misalnya, dalam persoalan shalat (mulai dari syarat, rukun dan 
batalnya) ikut madzhab Syafi'i. Untuk persoalan sosial kemasyarakatan mengikuti madzhab 
Hanafi. Sebab, diakui atau tidak bahwa kondisi Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Tuntutan 
kemashlahatan yang ada berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Wallohu “alam "“ 


(Igbal Istiglal, disunting dari Muhyiddin Abdusshomad, Figih Tradisionalis, Malang:Pustaka Bayan, 
2004) 


0242. BERMAZDHAB 

PERTANYAAN : 

Wafa Noer 

Wajibkah Kita ber-madzhab ?. Wassalamu 'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh... 
JAWABAN : 

Uzumakih Cholyz 


Ya wajib lah, sebab jaman sekarang mana mungkin kita menjadi seorang mujtahid mutlag sudah 
syaratnya berat repot lagi,yaa saya rasa mustahil aja gitu di jaman sekarang ada seorang mujtahid 
baru, jadi yang paling enak ya sudah taglid aj sama 4 madzhab tersebut. 


Masaji Antoro 


Pada hakikatnya orang yang tidak mau bermadzhab pada salah satu madzhab empat (Maliki. 
Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) juga bermadzhab pada yang lain atau pada hawa nafsunya sendiri 
dengan merumuskan Guran Hadits sesuai kehendaknya, lebih percayakah kita pada kemampuan 
agama kita atau pada para Imam madzhab.. ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4404 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Isl (3 Lau Jaa Jl pe ya Ja Ad peka NB Lagi ISI gd Letakan) SUSU Jas Ul JBy peein laoly Alis | uyag 

E MPV 9 Ala!) Jang (lai 3 Ayd yA9 sad! Kadi ae pebital MY ALL yaa DS Tamil! Ah 2 SAI OLI 
"Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (Imam madzhab) dan berkata 
"saya beramal berdasarkan al@uran dan hadits", dan mengaku telah memahami hukum-hukum 
alguran dan hadits maka orang tersebut tidak dapat diterima, bahkan termasuk orang yang 
bersalah, sesat dan menyesatkan terutama pada masa sekarang ini dimana kefasikan merajalela 
dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin 


agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisa". | Tanwiir al@uluub 
14-15 1. 


Alan 3 Ge ttg AAA ende Jadll JEYY Pm al JB Lela jl lil 3 aed Alis 7 EV Gil glina gl dana 
(17 eni LA perda Hill) AI jang ama AI IT 3 leb GILA os 
"Setiap imam yang empat itu berjalan dijalan yang benar maka wajiblah bagi umat islam untuk 
bertaglid kepada salah satu diantara yang empat tadi sebab orang yang sudah bertaglid kepada 
salah satu imam yang empat tersebut maka ia telah terlepas dari tanggungan dalam keagamaan 
dam orang yang bertaglid haruslah yakin bahwga madzhab yang ia ikuti itu benar dan sama 
benarnya dengan yang lain serta tidak boleh bertaglid kepada madzhab lain selain madzhab yang 
ia ikuti, seperti apa yang dikatakan oleh ibnu hajar alhaitami: tidak boleh seseorang yang 
menganut suatu madzhab berbuat talfig (mencampur adukkan madzhab untuk mencari yang 
ringan-ringan) misalnya mengikuti imam malik yang mensucikan anjing dan juga mengikuti imam 
syafi'ie dalam membasuh sebagian kepala dalam berwudu". | I'anatut Tholibin 1/17 J. Wallaahu 
A'lamu Bis Showaab .. 


Buka juga hasil diskusi tentang penting dan wajibnya bermadzhab di PISS-KTB edisi terdahulu : 
www.fb.com/groups/piss.ktb?view-permalink&id-213267618696054 
www.fb.com/groups/piss.ktb?view-permalink&id-230235323665950 


0261. SIAPA ITU DAUD ADZDZOHIRIY ? 
PERTANYAAN : 
Wahab Abdul 


Di kitab bidayatulmujtahid banyak tertulis gola daud wa ashhabuhu,apakah daud yang di maksud 
adalah daud adhohiri 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Benar demikian adanya bahwa yang dimaksud adalah DAUD AZZHOOHIRY, nama beliau adalah 
Daud Bin “Ali Bin Kholaf al-Ashbahany, lebih dikenal dengan nama golongan zhohiriyah (artinya 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4405) 


secara lahir) karena mereka adalah yang pertama kali mengambil dalil Guran dan hadits secara 
lahirnya tanpa adanya takwil, pemikiran dan giyas.. 


(— 270 - 201) (SAW sala 


Abas Las Y lh age. Aa UII ASUS AJI Kai. Gyaekgmkl AYI Joel Olaghu apl « II Halo 1S yr dal yA 
das) Sapi Say Kan BSI Ny IAI NAM gor oya Ja dala OS alat SIG Jadi 2 Les ey Aina SI 
OF Up US dll Lab). 


al-Mausuu'ah alFighiyyah 111/356 


Padukan juga dengan dua link berikut ini : 


http://ar.wikipedia.org/wiki 
http://www.al-hakawati.net/arabic/civilizations/book15a20.asp 
BAL R0 yang Candy — SAI Ie op dg 


ar.wikipedia.org 


dat alahy Umar yan LAS , akh y IS plal (— 270 — — 2007 (les YU Sg AM SARI Hb og de ep ga 
A3 talent Dus ubk SAE oya PST AS or gl AE Ogah LSI RESI ot pgadily " Olaaku WIN S4 all 
dl Y ayak 


0275. MAKALAH : Pencerahan Figh Tamaddun 


Saat ini, kerap terlontar dengan begitu entengnya dari kelompok-kelompok Muslim tertentu berupa 
kata-kata "syirik", "kafir", atau "bid'ah". Kata-kata tersebut diayunkan kepada kelompok Muslim di 
luar mereka. Bahkan, hanya karena perbedaan furu'iyyah, bisa menyembur kata-kata tersebut. Ini 
fakta yang sudah terjadi di daerah-daerah yang kerap menimbulkan ketegangan fisik. Ada 
keyakinan "laten" dan "manifes" yang dipegangi oleh mereka yang merasa paling benar. Padahal, 
bukankah menuduhkan kata-kata tersebut tidak segampang itu? Model sikap ini dikhawatirkan 
akan berpotensi pada bentuk radikalisme. Kita hidup di negeri yang serbamulti. Di negeri Arab 
saja yang cenderung "monolitik", muncul beragam aliran keagamaan, bahkan aliran di luar bingkai 
keagamaan, seperti sosialisme dan Marxisme. Ada apa sebenarnya dan bagaimana membaca 
kenyataan tersebut? Menakar fikih Pengkajian kitab-kitab fikih selama ini tampaknya hanya 
mendaras kembali kitab-kitab fikih klasik (al-fugaha al-gudama). 


Artinya, di sini belum ada upaya untuk "membaca ulang" beberapa pandangan fikih terdahulu. 
Sebaliknya, hanya mereproduksi pandangan-pandangan fikih klasik dan tidak memproduksi 
pandangan-pandangan alternatif yang lebih mengacu pada upaya membangun peradaban 
(tamaddun). Selama ini, telah muncul beberapa pakar dari Timur Tengah, seperti Ali Jum'ah dan 
Jamaluddin Athiyah, Jamal al-Banna, Yusuf al-Garadhawi, atau juga Muhammad Syahrur. Mereka 
melihat betapa pentingnya membaca ulang fikih klasik secara kritis dengan arah memperbarui fikih 
dan ushul fikih guna merespons problem kekinian dan melahirkan fikih peradaban. 
Kecenderungan untuk memperbarui fikih terasa penting tatkala muncul kecenderungan 
pemahaman yang bersifat puritan dan radikal. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4406 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sejauh ini, banyak yang menjadikan fikih bukan sebagai metode (manhaj) untuk memahami 
doktrin keagamaan, melainkan sebagai dogma kaku. Di negeri kita, kesadaran untuk memperluas 
cakupan fikih dengan menjadikan sebagai metodologi dalam merumuskan masalah kontemporer, 
alhamdulillah, sudah bermunculan. Misalnya saja, muncul buku-buku seperti "Fikih Jurnalistik", 
"Fikih Lintas Agama, dan juga "Fikih Perlindungan Konsumen" yang ditulis oleh Soffa Ihsan. Ini 
pertanda lahirnya kesadaran untuk tidak hanya mempersempit ruang fikih dengan hanya berputar- 
putar pada soal-soal ibadah, halal-haram, bid'ah-syirik, atau babagan jihad. Fikih menyimpan 
formulasi-formulasi ijtihadi yang masih berserakan dan bisa digali dalam rangka membaca 
kekinian. Dimensi keuniversalan dan kelenturan fikih jangan disembunyikan dan lalu yang 
mengedepankan sosok fikih sebagai "tatapan mata elang", penebar kebencian dan kecurigaan 
terhadap sesama, baik seagama maupun tidak seagama. Kita jadi mafhum mengapa muncul 
beberapa istilah yang selalu dianggap musuh dalam fikih klasik, yaitu "syirik", "bid'ah", dan "kafir". 
Pertanyaannya, mengapa watak fikih klasik bisa seperti itu? Apakah Islam memang benar-benar 
sebagai agama yang menebarkan konflik dan kekerasan? Inilah apa yang disebut sebagai dilema 
paradigma fikih yang merupakan pemandangan menyejarah dan senantiasa menghiasi pemikiran 
keagamaan kontemporer. 


Banyaknya kaum terpelajar Muslim di Tanah Air yang belajar ke Timur Tengah setidaknya 
menyebabkan pandangan keagamaan mereka arabis dan teosentris. Menurut Abid al-Jabiri, fikih 
yang dikonstruksi para ulama terdahulu tidak hanya menutup masa depan atau masa setelah fikih 
tersebut dikodifikasi, tetapi juga tidak mengakomodasi tradisi yang berkembang pada masa-masa 
sebelumnya (jabb al-islam ma gablahu). Hal itu terjadi karena fikih ibarat pendulum yang tidak 
secara tegas melakukan dialektika epistemologis. Fikih hanya dijadikan upaya untuk memapankan 
kepatuhan dan ketundukan terhadap sebuah aliran dan mazhab tertentu. Memang fikih dan ushul 
fikih merupakan khazanah luar biasa kebanggaan Muslim. Dulu Amir al-Mahdi, gubernur di Asia 
Tengah, mengirim surat kepada Imam Syafi'i yang isinya tentang kebingungan Amir al-Mahdi saat 
membaca Alguran dan hadis yang isinya tampak bertentangan. Untuk menjawab ini, Imam Syafi'i 
menyusun kitab Al-Risalah yang berisi kaidah-kaidah ushul fikih yang kemudian lahir ilmu fikih. 
Dari sini, ada penjelasan mengenai rukun shalat, yang kalau hanya membaca Alguran dan hadis, 
tidak akan ada penjelasannya secara perinci. Di sisi lain, formalisasi fikih yang awalnya bersifat 
kultural ini, pada akhirnya dijadikan "bahan bakar" untuk cakar-cakaran karena perbedaan mazhab 
serta saling berebut pengaruh. Ini menunjukkan adanya "pendulum peradaban" sebagaimana 
disebut Ibnu Khaldun sebagai "tarik ulur" yang membawa peradaban dari kemegahannya menuju 
kehancuran. 


Fikih menjadi jumud dan beku, atau yang paling ekstrem, fikih hanya dijadikan ajang kontestasi 
untuk saling menyalahkan sesama Muslim. Di sinilah perlunya mengembalikan fikih kepada 
semangatnya yang terbuka dan progresif sehingga fikih lebih fokus memotret isu-isu peradaban 
kemanusiaan dan hubungan antarmazhab secara lebih mendasar. Budaya dan dogma Kekuatan- 
kekuatan pengaruh budaya sejatinya sudah bisa kita saksikan hampir di belahan dunia mana pun. 
Demikian pula Islam sejak masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, sampai renaisans di 
Cordoba, Spanyol, telah mengembangkan suatu khazanah kebudayaan yang kaya dan beragam. 
Refleksi sejarah Islam sebagai kekuatan budaya ini telah memunculkan-menyitir istilah dari 
Gustav Von Grunebaum-sebagai "kesatuan dan keberagaman (unity and variety). Kekuatan 
budaya Islam telah melakukan suatu "sintesa" yang kaya dan adaptif dengan unit-unit kebudayaan 
lokal, di mana Islam dapat merambah masuk. Kekuatan-kekuatan keragaman Islam yang 
berpengaruh sampai pada tingkat pengambilan keputusan fikih, ikut dipertimbangkan dalam suatu 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4407 ) 


tradisi yang berlaku pada saat itu. 


Dalam taksonomi ajaran Islam sendiri, kita perlu melihat ada yang disebut dengan bayan ilahi. 
Istilah ini mengacu pada wujud ajaran Islam yang sifatnya dogmatik. Ini biasa diistilahkan 
ma'lumun min al-dini bi al-dharurah (ajaran Islam yang sudah "given"). Kemudian, ada yang 
disebut bayan al-nabawi. Ini mengandung pengertian sebagai petunjuk yang diberikan oleh Nabi 
Muhammad, baik dalam ucapan, sikap, maupun perilaku Nabi. Bentuk ini juga merupakan ajaran 
yang sifatnya dogmatik. Dan juga, apa yang kita sebut dengan bayan 'agli. Artinya, mengacu pada 
cara olah pikir atau ijtihad yang dilakukan oleh umat. Misalnya, yang secara individual merujuk 
pada bentuk giyas, sedangkan yang kolektif disebut ijma'. 


Nah, ini semua sesungguhnya merupakan pijakan inovasi dan kreasi dalam rangka melahirkan 
peradaban berdasar cahaya keislaman yang bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. 
Tanpa ikhtiar ini, ajaran Islam akan ditafsirkan secara stagnan (mauguf) sehingga berpunggungan 
dengan cita membangun peradaban yang elok. Dari uraian ini pula, dituangkan pengertian bahwa 
"tafagguh fi al-din" berarti kaum Muslimin diperintahkan untuk terus berinovasi dan berkreasi demi 
membangun peradaban kini dan esok secara terus-menerus. Makna "mendalami agama" tidak 
mesti ditafsir secara sempit karena pengertiannya luas yang intinya tidak hanya berputar-putar 
pada masalah furu'iyyah-ubudiyah, tetapi menjelma sebagai "fikih tamaddun" dalam rangka 
membangun peradaban adiluhung yang dipenuhi kearifan dalam menyikapi perbedaan apa pun. 
KH Said Agiel Siradj, Ketua Umum PBNU 


Disunting oleh: Ahmad Fuady 
0314. TARIKH AT-TASYRI' 


Sejarah pembentukan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman modern Dalam 
menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (figh) Islam, di kalangan ulama figh 
kontemporer terdapat beberapa macam cara. Dua diantaranya yang terkenal adalah cara menurut 
Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas Cairo) dan cara Mustafa Ahmad az- 
Zarga (guru besar figh Islam Universitas Amman, Yordania). 


Cara pertama, periodisasi pembentukan hukum (figh) Islam oleh Syekh Muhammad Khudari Bek 
dalam bukunya, Tarikh at-Tasyri' al-Islamy (Sejarah Pembentukan Hukum Islam). la membagi 
masa pembentukan hukum (figh) Islam dalam enam periode, yaitu: 


1.Periode awal, sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul: 2.Periode para sahabat 
besar: 3.Periode sahabat kecil danthabi'in: 4.Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad 
ke-4 H: 5.Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab: dan6.Periode jatuhnya 
Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan (1217-12651) sampai sekarang. 


Cara kedua, pembentukan hukum (figh) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarga dalam bukunya, al- 
Madkhal al-Fighi al-Amm (Pengantar Umum figh Islam). la membagi periodisasi pembentukan 
dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju dengan pembagian Syekh Khudari 
Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi periode keenam menjadi dua bagian, yaitu: 


1.Periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah 
(Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H: dan 2.Periode sejak munculnya 
Majalah al-Al-Akam al-'Adliyyah sampai sekarang. Secara lengkap periodisasi sejarah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4408 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pembentukan hukum Islam menurut Mustafa Ahmad az-Zarga adalah sebagai berikut. 
Periode Pertama 


Masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan 
Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-@uran. Apabila ayat Al-@ur'an tidak 
turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan 
hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah SAW. Istilah figh dalam 
pengertian yang dikemukakan ulama figh klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. ilmu dan 
figh pada masa Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan 
memahami dalil berupa Al-@ur'an dan sunnah Rasulullah SAW. 


Pengertian figh di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari nash (ayat 
atau hadits), baik yang berkaitan dengan masalah agidah, hukum, maupun kebudayaan. 
Disamping itu, figh pada periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. 


Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan 
hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad 
az-Zarga, pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada 
beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW telah mengemukakan 
kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-@uran maupun 
dari sunnahnya sendiri. 


Periode Kedua 


Masa al-Khulafa' ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-l H. Pada 
zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut 
hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. setelah ia wafat, rujukan untuk tempat 
bertanya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat besar melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad 
apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyara'at tidak ditemukan di dalam Al- 
Gur'an atau sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi, bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam 
membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-masing 
daerah. 


Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab 
persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat 
melakukan ijtihad dengan berkumpul dan memusyawarahkan persoalan itu. 


Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, 
maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah 
SAW. Pengertian figh dalam periode ini masih sama dengan figh di zaman Rasulullah SAW, yaitu 
bersifat aktual, bukan teori. Artinya, ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu 
saja, tidak merambat kepada kasus lain secara teoretis. 


Periode Ketiga 


Pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal pembentukan 
figh Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga, parasahabat sudah banyak 
yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4409 ) 


Al-Guran dan hadits Rasulullah SAW kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai 
pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud), Zaid bin Sabit (11 SH/611 
M-45 H/665 M) dan Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah dan Ibnu Abbas di Makkah. 
Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan 
masyara'at setempat. 


Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para 
thabi'in. Para thabi'in yang terkenal itu adalah Sa'id bin Musayyab (15-94 H) di Madinah, Atha bin 
Abi Rabah (27-114H) di Makkah, Ibrahiman-Nakha'i (w. 76 H) di Kufah, al-Hasan al-Basri (21 
H/642 M-110H/728M) di Basra, Makhul di Syam (Suriah) dan Tawus di Yaman. Mereka ini 
kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk 
masyara'at setempat. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga 
muncullah hasil ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya 
mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap 
fanatisme terhadap para sahabat tersebut. 


Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah dalam figh 
Islam Madrasah al-hadits (madrasah - aliran) dan Madrasah ar-ra'yu. Madrasah al-hadits 
kemudian dikenal juga dengan sebutan Madrasah al-Hijaz dan Madrasah al-Madinah: sedangkan 
Madrasah ar-ra'yu dikenal dengan sebutan Madrasah al-Irag dan Madrasah al-Kufah. 


Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al-Hijaz dikenal 
sangat kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah 
SAW, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak 
banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan Madrasah al-Iray dalam menjawab 
permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. 


Hal ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang sampai pada mereka terbatas, 
sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas 
maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz (Hedzjaz) 
berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Irak 
berhadapan dengan masyara'at yang relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad 
az-Zarga, tidak mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad. 


Pada periode ini, pengertian figh sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian ilmu, 
sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena figh sudah menjelma 
sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukum- 
hukum syara' yang bersifat amali (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Di samping figh, pada 
periode ketiga ini pun usul figh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai 
metode ijtihad, seperti giyas, istihsan dan istislah, telah dikembangkan oleh ulama figh. Dalam 
perkembangannya, figh tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan 
yang akan terjadi, sehingga bermunculanlah figh iftiradi (figh berdasarkan pengandaian tentang 
persoalan yang akan terjadi di masa datang). 


Pada periode ketiga ini pengaruh ra'yu (ar-ra'yu: pemikiran tanpa berpedoman kepada Al-Guran 
dan sunnah secara langsung) dalam figh semakin berkembang karena ulama Madrasah al-hadits 
juga mempergunakan ra'yu dalam figh mereka. Di samping itu, di Irak muncul pula figh Syiah yang 
dalam beberapa hal berbeda dari figh Ahlusunnah wal Jama'ah (imam yang empat). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4410 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Periode Keempat 


Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode ini disebut sebagai periode 
gemilang karena figh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode inilah muncul berbagai 
mazhab, khususnya mazhab yang empat, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syaff'i 
dan Mazhab Hanbali. Pertentangan antara Madrasah al-hadits dengan Madrasah ar-ra'yu semakin 
menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan ra'yu dalam berijtihad, seperti yang 
diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar figh di Universitas al-Azhar, Mesir, 
bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing 
kelompok saling mempelajari kitab figh kelompok lain. 


Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai 
Ahlurra'yu (Ahlulhadits dan Ahlurra'yu), datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan 
mempelajari kitabnya, al-Muwaththa' (buku hadits dan figh). Imam asy-Syafi'i, salah seorang tokoh 
ahlulhadits, datang belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf, tokoh 
ahlurra'yu, banyak mendukung pendapat ahli hadits dengan mempergunakan hadits-hadits 
Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah. kitab-kitab figh banyak 
berisi ra'yu dan hadits. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok. 


Kitab-kitab figh pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah 
satu mazhab figh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan 
figh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya 
penyusunan kitab-kitab figh dalam berbagai mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab 
usul figh, seperti kitab ar-Risalah yang disusun oleh Imam asy-Syafi'i. Sebagaimana pada periode 
ketiga, pada periode ini figh iftiradi semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan 
dalam figh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. 
Oleh sebab itu, hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. 


Periode Kelima 


Pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Periode ini ditandai dengan 
menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama figh, bahkan mereka cukup puas dengan figh 
yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam 
mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab figh mazhab masing- 
masing. Lebih jauh, Mustafa Ahmad az-Zarga menyatakan bahwa pada periode ini muncullah 
anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan 
beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu sebagai 
berikut: 


1.Munculnya sikap ta'assub madzhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. 
Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada 
mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad: 


2.Dipilihnya para hakim yang hanya bertaglid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk 
menyelesaikan persoalan, sehingga hukum figh yang diterapkan hanyalah hukum figh 
mazhabnya: sedangkan sebelum periode ini, para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah 
ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab, dan 


3.Munculnya buku-buku figh yang disusun oleh masing-masing mazhab, hal ini pun, menurut 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4411) 


Imam Muhammad Abu Zahrah, membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis 
dalam buku-buku tersebut. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, ijtihadnya 
hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. 


Di samping itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkembangan pemikiran figh serta 
metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya tarjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama 
dan munculnya perdebatan antarmazhab di seluruh daerah. Hal ini pun menyebabkan masing- 
masing pihak/mazhab menyadari kembali kekuatan dan kelemahan masingmasing. 


Akan tetapi, sebagaimana dituturkan Imam Muhammad Abu Zahrah, perdebatan ini kadang- 
kadang jauh dari sikap-sikap ilmiah. 


Periode Keenam 


Pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah pada tahun 1286 H. 
Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub 
(fanatisme) mazhab. Penyelesaian masalah figh tidak lagi mengacu pada Al-Guran dan sunnah 
Rasulullah SAW serta pertimbangan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih 
pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). Upaya mentakhrij 
(mengembangkan figh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun 
sudah mulai memudar. 


Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab figh dari kalangan mazhabnya, 
sehingga penyusunan kitab figh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan 
mengomentari kitab figh tertentu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang 
langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah figh. 
Pada akhir periode ini dimulai upaya kodifikasi figh (hukum) Islam yang seluruhnya diambilkan dari 
mazhab resmi pemerintah Turki Usmani (Kerajaan Ottoman: 1300-1922), yaitu Mazhab Hanafi, 
yang dikenal dengan Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah. 


Periode Ketujuh 


Sejak munculnya Majalah al-Ahkam al- 'Adliyyah sampai sekarang. Ada tiga ciri pembentukan figh 
Islam pada periode ini, yaitu: 


1. Munculnya Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari 
figh Mazhab Hanafi: 


2. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam: dan 


3. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, 
sesuai dengan kebutuhan zaman. 


Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah dilatarbelakangi 
oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, 
sementara kitab-kitab figh muncul dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat 
beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab figh merupakan kesulitan bagi 
para hakim di pengadilan, di samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah 
Turki Usmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab figh)hukum yang bisa dirujuk dan 
diterapkan di pengadilan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4412 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 
H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai dengan Majalah al- 
Ahkam al-'Adliyyah yang terdiri atas 1.851 pasal. Setelah berhasil dengan penyusunan Majalah al- 
Ahkam al-'Adliyyah, para penguasa di negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan 
Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, 
maupun ketatanegaraan. 


Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk 
mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat 
diantara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang 
empat, tetapi juga dari para sahabat dan thabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat 
dan sesuai. 


Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 
1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) 
yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. 


Di dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih 
sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang 
hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum 
keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab figh. Dengan demikian, 
seluruh pendapat dalam mazhab figh merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk 
diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan. 


Semangat kodifikasi hukum (figh) Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh 
hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum Barat ini 
menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat 
mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Lebih jauh lagi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarga, di 
daerah yang berpenduduk mayoritas Islam, upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa 
penyesuaian dengan kondisi setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah 
bermunculan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, 
Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia. 


Ali Hasaballah, ahli figh dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai 
negara Islam semakin tampak. Akan tetapi, pembentukan dan pengembangan hukum Islam 
tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada kitab-kitab figh yang ada, tetapi dengan 
melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Guran dan sunnah Rasulullah SAW. 
Menurutnya, ijtihad jama'i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari 
berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama figh, tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti 
bidang kedokteran dan sosiologi. Dengan demikian, hukum figh menjadi lebih akomodatif jika 
dibandingkan dengan hukum figh dalam kitab berbagai mazhab. | Hakam elChuarie J. 


0338. Masalah Niat Ibadah 
PERTANYAAN : 
Husin Ba'bud 


Sahkah niat ibadah ( misalnya puasa ) hanya dalam hati dengan menggunakan bahasa arab ? 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (4413) 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Niatnya sah, bahkan jika tidak mengerti bahas arab lalu memakai bahasa yang ia bisa, misal 
jawa, maka hal itu diperbolehkan. Sehingga apabila pelaksananya tidak mengerti akan bahasa 
arab atau tidak tahu mengenai perkara yang diniatinya, maka itu bukan disebut niat.. Solusinya 
bila tidak faham bahasa arab, maka lebih baik gunakan bahasa daerah atau bahasa 
kesehariannya. 


Masaji Antoro 


Di antara syarat berniat, ia harus mengerti tentang perkara yang ia niati 


Ge 4 Bale ye Bola jam Lan pening 4 Lyon US «Kal Lely can Uda 2 AI aa Letak... 
OLYI aka sah dal 0 mk 3 CSI AN Lelo pig € Jill ye PAS Led) jd de SN AH pANUY BU IKI 
Ap Km Heli Upik 9 pad VI lalai Jl Up) al Uang € Dedi asas Of Y) Al ea OLS Lets palsy « Lasilus 


IYA. 


» Hakikat niat : menyengaja sesuatu bersamaan (mulai) mengerjakannya. 
» Letak niat : dalam hati 
» Hukum niat : Wajib 


“ Tujuan niat : Untuk membedakan ibadah dan kebiasaan seperti duduk untuk I'tikaf dan duduk 
untuk istirahat atau untuk membedakan derajat ibadah seperti antara ibadah wajib dan sunah 


» Syarat niat : Islamnya pelaku, tamyiz, mengerti yang ia niati, tidak mendatangkan sesuatu yang 
menafikannya, tidak menggantungkannya seperti dengan perkataan Insya Allah 


« Waktu niat : Dipermulaan ibadah kecuali dalam hal puasa 
» Cara niat : Berbeda-beda melihat bentuk ibadah yang ia niati 
(| Bughyah hal.143 |. 


1821. HUKUM MELAFADZKAN NIAT DALAM IBADAH 


PERTANYAAN : 
Zaid Al Arobi 


Bagaimana pendapat antum sekaliann tentang niat ibadah yang dilafadzkan ( diucapkan ) ? 
mohon penjelasannya 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Yg Hill Lely onby 22 3 aU aagala 3 Aloe OS) Ga HI $ aloe LAS temual Un de Yi isl (oya bi 
IS sos Rd BEAN Un ya ya OP Ol LL Aeblay TOL JL NAS Lagad Lalat U Bill Jb pada Yy ody Old AU 
GIRI Anas Ol pem Ui 53£ Vy GlbI O| Yy dabel! Y Sd Asah Of AN el Ol paska mang Li U Cupny alas 
SIS OY Kl GW pl LI Oh pall Ala et) pai Igo air Jo oya FYI Yg pall de 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4414 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La o5533U La mak dag ALS ya LS USU sea pling » 

Ade Jaa pra : si (ja SB) SS ti oa 5 SI (BI yh of da) 5 

men d II Ana Ol mand Iles Al Atasi Jail Pay Del da anah OP Olulky AB Al ola Of dyi Aa cie) 
Kail IN 

Melafadzkan niat sudah masyhur dikalangan masyarakat, hal ini bukan tanpa dasar tapi karena 
memang memiliki landasan dalam ilmu FIAH. Contoh melafadzkan Niyat adalah membaca “ustulli 
fardhush shubhi rak'atayni mustagpbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala”, hal semacam ini biasa dibaca 


oleh kalangan Muslimin (terutama di Indonesia) sebelum Takbiratul Ihram artinya dibaca sebelum 
melaksanakan shalat, tidak bersamaan dengan Shalat dan bukan bagian dari rukun shalat. 


Seperti yang sudah diketahui bahwa permulaan shalat adalah Niyat dan takbiratul ihram dilakukan 
bersamaan dengan niat. Niat tidak mendahului takbir (Takbiratul Ihram) dan tidak pula sesudah 
takbir. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam asy-Syafi'l dalam kitab Al-Umm Juz 1, pada Bab Niat 
pada Shalat 


OT Yy SBI pai Y HS aa USU OI Ra MA Yg SI ala pp Y All) HL JB 3 (NI Gl 0) 

ola 

“.niat tidak bisa menggantikan takbir, dan niat tiada memadai selain bersamaan dengan Takbir, 
niat tidak mendahului takbir dan tidak (pula) sesudah Takbir.” 


Sekali lagi, niat itu bersamaan dengan Takbir. Hal senada juga dinyatakan oleh al-'Allamah asy- 
Syaikh Zainuddin bin Abdul “Aziz al-Malibariy asy-Syafi'i dalam Fathul Mu'in Hal 16 : 


LA Upi ja Hm BWLEI OST Jah SI OY AN SL El @ Lajiaye 
“.Takbiratul ihram harus dilakukan bersamaan dengan niat (shalat), karena takbir adl rukun shalat 
yang awal, maka wajib bersamaan dengan niat" 
Al-Imam An-Nawawi, didalam Kitab Raudhatut Thalibin, pada fashal 
Oku pSI lasal aa CA RIS Shag Of EL (SI Lion LA 3 hei) 
“diwajibkan memulai niat dengan hati bersamaan dengan takbir dengan lisan” 


Al-Gadhi Abu al-Hasan al-Mahamiliy, didalam kitab Al-Lubab fi al-Figh asy-Syafi'i, pada 
pembahasan 


KS Al Hilang Cm) AI 3 GOL Ya HL) 
“Niat dan Takbir, niat bersamaan dengan takbir" 
Asy-Syekh Abu Ishag asy-Syairaziy, didalam Tanbih fi Figh Asy-Syafi'i (1/30) : 
DS PEN SW TA Jai Of HSE, ore SAY KS Vla AI OS, 
“dan adanya niat bersamaan dengan takbir, tidak cukup selain itu. dan takbir yaitu mengucapkan 
(Wi SI) atau (dUl LSYI), selain yang demikian tidaklah cukup (bukan takbir). 


Jadi, shalat telah dinyatakan mulai manakala sudah takbiratul Ihram yang sekaligus bersamaan 
dengan niat (antara niat dan takbir adalah bersamaan). Aktifitas atau ucapan apapun sebelum itu, 
bukanlah masuk dalam rukun shalat, demikian juga dengan melafadzkan niat, bukan masuk dalam 
bagian dari (rukun) shalat. 


Di dalam melakukan niat shalat fardlu, diwajibkan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4415) 


" Gashdul fili (xe3 Ja) yaitu menyengaja mengerjakannya, lafadznya seperti (, ef /ushalli/”aku 
menyengaja”) 

1 TaYin (cwei) maksudnya adalah menentukan jenis shalat, seperti Dhuhur atau Asar atau 
Maghrib atau Isya atau Shubuh. 

" Fardliyah (x- 4!) maksudnya adala menyatakan kefardhuan shalat tersebut, jika memang 
shalat fardhu. Adapun jika bukan shalat fardhu (shalat sunnah) maka tidak perlu Fardliyah 
(bl). 

Jadi berniat, semisal 
buah pd pa Wap) Jile NA Sal, 

"Sengaja aku shalat fardhu dhuhur karena Allah” saja sudah cukup. 
Sekali lagi, niat tersebut dilakukan bersamaan dengan Takbiratul Ihram. Yang dinamakan 
“bersamaan” atau biasa disebut Mugaranah (-st 4) mengadung pengertian sebagai berikut (Fathul 
Mu'in Bisyarhi Gurratu 'Ayn), 

LAGU SI EN own JP A9 
“Menurut pendapat (goul) yang telah dishahihkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. bahwa cukup dicamkan 
bersamaan pada awal Takbir”. 

Bab) | nitoutana Any Ea iya is Ahad WLAN Upah AS d1 NAN pLNI Oolel La les! geskidly £ pam! 34 
“Didalam kitab Al-Majmu dan Tangihul Mukhtar yang telah di pilih oleh Al-Imam Ghazali, bahwa 
“bersamaan” itu cukup dengan kebiasaan umum (“Urfiyyah/ 25 !), sekiranya (menurut kebiasaan 
umum) itu sudah bisa disebut mencamkan shalat” (al-Istihdar al-'Urfiyyah). 

Imam Al-lbnu Rifah dan A-lImam As-Subki membenarkan pernyataan diatas, dan Al-Imam As- 
Subki mengingatkan bahwa yang tidak menganggap/menyakini bahwa praktek seperti atas 


(Mugaranah Urfiyyah (s4 com )) tidak cukup menurut kebiasaan), maka ia telah terjerumus 
kepada kewas-wasan. 


Pada dasarnya “bersamaan” atau biasa disebut Mugaranah (s4) adalah berniat yang 
bersamaan dengan takbiratul Ihram mulai dari awal takbir sampai selesai mengucapkannya, 
artinya keseluruhan takbir, inilah yang dinamakan Mugaranah Hagigah (it 4 sx ). 


Namun, jika hanya dilakukan pada awalnya saja atau akhir dari bagian takbir maka itu sudah 
cukup dengan sSyarat harus yakin bahwa yang demikian menurut kebiasaan (Urfiyyah) sudah 
bisa dinamakan bersamaan, inilah yang dinamakan Mugaranah Urfiyyah (4 & jaw ). 


Menurut pendapat IMAM MADZHAB selain Imam Syafi'i, diperbolehkan mendahulukan niat atas 
takbiratul Ihram dalam selang waktu yang sangat pendek. 


Tempatnya niat adalah di dalam hati. Sebagaimana diterangkan dalam Figh Sunnah, Sayyid 
Sabig, pada pembahasan 
Yeh Olah UK gl Y Jl Lele, LI el 


“niat tempatnya di dalam hati, pada asalnya tidak terikat dengan lisan” 
Al-Allamah Al-Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' (11/43) : 


ol el ala Os dalih S3 ob 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4416 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“sesungguhnya niat dengan hati tanpa lisan sudah cukup” 


Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Gasim asy-Syafi'i, didalam Kitab Fathul Garib, 
pada pembahasan Ahkamush Shalat : 


AS Ulas) Abadi Uk sa LS 2 
“niat adalah memaksudkan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya dan tempat niat itu berada 
di dalam hati.” 
Al-Imam Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, didalam Kifayatul Ahyar, pada bab 
(Old Gb AAS 8 AAL Anita Obok maan Gl Ol del, TAI OS DL 
“Ketahuilah bahwa niat dalam semua ibadah menimbang dengan hati maka tidak cukup hanya 
dengan melafadzkan dengan lisan” 
Demikian juga dikatakan dalam kitab yang sama (Kifayatul Akhyar) pada bab 
Sh US Gel Lojdh Yo se Lely nol RU VI pal maag Y ena Ga Kol 
Tidak sah puasa kecuali dengan niat, berdasarkan khabar (hadits shahih), tempatnya niat didalam 
hati, dan tidak Syaratkan mengucapkannya tanpa ada khilaf" 


Keterangan : pada bab Fardhu PUASA ini, mengucapkan niat tidak diSyaratkan artinya bukan 
merupakan Syarat dari puasa. Dengan demikian tanpa mengucapkan niat, puasa tetap sah. 
Demikian juga dengan shalat, melafadzkan (mengucapkan) niat shalat bukan merupakan Syarat 
dari shalat, bukan bagian dari fardhu shalat (rukun shalat). Jadi, baik melafadzkan niat (talaffudz 
binniyah) maupun tidak, sama sekali tidak menjadikan shalat tidak sah, tidak pula mengurangi 
atau menambah-nambah rukun shalat. 


Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitamiy, didalam Tuhfatul Muhtaj 
CN cs adl aus) (12) 3 caat 1, 
“dan niat dengan hati” 


Al-Hujjatul Islam Al-'Allamah Al-Fagih Al-Imam Al-Ghazaliy, didalam kitab Al-Wajiz fi Figh Al-Imam 
Asy-Syafi'i, Juz I, Kitabus Shalat pada al-Bab ar-Rabi' fi Kaifiyatis Shalat : 


“niat dengan hati dan bukan dengan lisan” 


Semua keterangan diatas hanya menyatakan bahwa niat tempatnya didalam hati (tidak ada cap 
bid'ah), niat Amalan hati atau niat dengan hati. Demikian juga dengan niat shalat adalah didalam 
hati, sedangkan melafadzkan niat (Talaffudz binniyah) bukanlah merupakan niat, bukan pula 
aktifitas hati (bukan Amalan hati) namun aktifitas yang dilakukan oleh lisan. Niat dimaksudkan 
untuk menentukan sesuatu aktifitas yang akan dilakukan, niat dalam shalat dimaksudkan untuk 
menentukan shalat yang akan dilakukan. Dengan kata lain, niat adalah memaksudkannya 
sesuatu. Ibnu Manzur dalam kitabnya yang terkenal yaitu Lisanul “Arab (15/347) berkata : 


” Meniatkan sesuatu artinya memaksudkannya dan meyakininya. Niat adalah arah yang dituju”. 
Sebagaimana juga dikatakan didalam kitab Fathul @arib : 

“niat adalah memaksudkan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya” 

Al-Figh al-Manhaji “ala Madzhab Al-lImam asy-Syafi'i, pada pembahasan Arkanush Shalat : 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (4417) 


SSL ILY EP al Ja Lebay "AE Ugly alah elo Ig jain 2 ol Una ga” 


“Niat), adalah menyengaja (memaksudkan) sesuatu bersamaan dengan sebagian dari perbuatan, 
tempatnya didalam hati. dalilnya sabda Nabi SAW : 


29 29 


(AL III EP) 
Al-Allamah Asy-Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawiy, didalam As-Siraj Al-Wahaj 
JuaiIG Ad Lay Alay U jin 6 cb Anas Legi Ay (TAN ta Ie AJI El) 


“(niat) menurut syara' adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatan, dan menurut 
lughah adi menyengaja” 


Maka, selagi lagi kami perjelas. Niat adalah Amalan hati, niat shalat dilakukan bersamaan dengan 
takbiratul Ihram, merupakan bagian dari shalat (rukun shalat), adapun melafadzkan niat 
(mengucapkan niat) adalah Amalan lisan (aktifitas lisan), yang hanya dilakukan sebelum takbiratul 
Ihram, artinya dilakukan sebelum masuk dalam bagian shalat (rukun shalat) dan bukan 
merupakan bagian dari rukun shalat. Niat shalat tidak sama dengan melafadzkan niat. 


Melafadzkan niat (Talaffudz binniyah) hukumnya sunnah. kesunnahan ini digiyaskan dengan 
melafadzkan niat Haji, sebagaimana Rasulullah dalam beberapa kesempatan melafadzkan niat 
yaitu pada ibadah Haji. 


(ole ago) Un Hoa Wa 3 JA) pg Ale A1 Ula A1 Jpn ana JB 0 ob ya UP 
“Dari sahabat Anas ra berkata : “Saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan “Aku memenuhi 
panggilan-Mu (Ya Allah) untuk (mengerjakan) umrah dan haji” (HR. Imam Muslim) 


Dalam buku Figh As-Sunnah | halaman 551 Sayyid Sabig menuliskan bahwa salah seorang 
Sahabat mendengar Rasulullah SAW mengucapkan 


eng Yadi 5) 
“Saya niat mengerjakan ibadah Umrah atau Saya niat mengerjakan ibadah Haji" 
BH eag Pin ng 71 dia ng le AI ala Ans dil 


Memang, ketika Rasulullah SAW melafadzkan niat itu ketika menjalankan ibadah haji, namun 
ibadah lainnya juga bisa digiyaskan dengan hal ini, demikian juga Kesunnahan melafadzkan niat 
pada shalat juga digiyaskan dengan pelafadzan niat dalam ibadah haji. Hadits tersebut merupakan 
salah satu landasan dari Talaffudz binniyah. 

Hal ini, sebagaimana juga dikatakan oleh al-'Allamah al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami (wl 555 
salg! ) didalam Kitab Tuhfatul Muhtaj (11/12) : 


HI ab L de Lali AS Oly der ya At ya Lergyrg Kal Ola Aelua (ASI Jas) SAAL (Gl an) 


“Dan disunnahkan melafadzkan (mengucapkan) niat sebelum takbir, agar lisan dapat membantu 
hati dan juga untuk keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya walaupun (pendapat yang 
mewajibkan ini) adalah syad ( menyimpang), dan Kesunnahan ini juga karena giyas terhadap 
adanya pelafadzan dalam niat haji” 


Aiyas juga menjadi dasar dalam ilmu Figh, 
Al-Allamah Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz didalam Fathul Mu'in Hal. 1 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(443 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AI 9 # LYI Tina) MUSI oya oohkatuly. 


Ilmu Figh dasarnya adalah kitab Al-@ur an, as-Sunnah, Ijma dan Giyas. 
Al-Imam Nashirus Sunnah Asy-Syafi'i, didalam kitab beliau Ar-Risalah JL. Jl : 

AE af el af dina af SLS 3 pb lali Ageng lali Rr oa IP Yg Ja ee 3 Sai Olah ab ad Ol 
“selamanya tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum baik halal maupun haram kecuali 
ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah al-Kitab (al-@ur'an), as-Sunnah, Ijma: dan 
Oiyas.” 

AI Jgn Sm Nila Tea ai OS La JS Ig AN AS Nik LAS Yi US LIS 3 Ja dim PUS Ya ai OS j obb 

sed ada 
“Aku (Imam Syafi'i berkata), jikalau Giyas itu berupa nas Al-@uran dan As-Sunnah, dikatakan 
setiap perkara ada nasnya didalam Al-@uran maka itu hukum Allah (al-@ur'an), jika ada nasnya 


didalam as-Sunnah maka itu hukum Rasul (sunnah Rasul), dan kami tidak menamakan itu 
sebagai Giyas (jika sudah ada hukumnya didalam al-@ur'an dan Sunnah) 


Maksud perkataan Imam Syafi'i adalah dinamakan giyas jika memang tidak ditemukan dalilnya 
dalam al-@uran dan As-Sunnah. Jika ada dalilnya didalam al-@uran dan as-Sunnah, maka itu 
bukanlah Giyas. Bukankah ljtihad itu dilakukan ketika tidak ditemukan hukumnya/dalilnya dalam 
Al-Guran dan As-Sunnah ? 


Jadi, melafadzkan niat shalat yang dilakukan sebelum takbiratul Ihram adalah Amalan sunnah 
dengan digiyaskan terhadap adanya pelafadzan niat haji oleh Rasulullah SAW. Sunnah dalam 
pengertian ilmu figh, adalah apabila dikerjakan mendapat pahala namun apabila ditinggalkan tidak 
apa-apa. Tanpa melafadzkan niat, shalat tetaplah sah dan melafadzkan niat tidak merusak 
terhadap sahnya shalat dan tidak juga termasuk menambah-nambah rukun shalat. 


Ulama Syafi'iyyah & ulama lainnya yang mensunnahkan melafadzkan niat (Talaffudz binniyah) 
adalah sebagai berikut : 


Al-Allamah asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari (Ulama Madzhab Syafi'iiyah), dalam 
kitab Fathul Mu'in bi syarkhi @urratul “Ain bimuhimmati ad-Din, Hal. 16 : 


Html ya SDS oya Lenypig teI Ola Aek CI J3 (GAS Gi) ye )- 


“Disunnahkan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram, agar lisan dapat membantu hati 
(kekhusuan hati), dan karena mengindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya.” 


Al-Imam Muhammad bin Abi al-Abbas Ar-Ramli/Imam Ramli terkenal dengan sebutan “Syaff'i 
Kecil” 


Dee! Ailede said JI 

dalam kitab Nihayatul Muhtaj 
(CI aU), juz | : 437 : uya pad) Aa 2 Sal su, as dun asta Peel Iss Ah AN San 
asn oa Se 
“Disunnahkan (mandub) melafadzkan niat sebelum takbiratul Ihram agar lisan dapt membantu hati 


(kekhusuan hati), agar terhindar dari gangguan hati (was-was) dan karena mengindari perselisihan 
dengan ulama yang mewajibkannya”. 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4419 ) 


Asy-Syeikhul Islam al-Imam al-Hafidz Abu Yahya Zakaria Al-Anshariy (Ulama Madzhab Syafi'iyah) 
dalam kitab Fathul Wahab Bisyarhi Minhaj Thullab 


(SBI ae pa Ola H3) (1/381 : 

Hill Ola Asad (KS IS) Se (H3) 

“Disunnahkan) mengucapkan niat sebelum Takbir (takbiratul Ihram), agar lisan dapat membantu 
hati..” 


Diperjelas (dilanjutkan) kembali dalam Kitab Syarah Fathul Wahab yaitu Hasyiyah Jamal Ala 
Fathul Wahab Bisyarhi Minhaj Thullab, karangan Al-'Allamah Asy-Syeikh Sulaiman Al-Jamal : 


Sa An aya Ae iya Ungaran op At AU) Ai LAN Ae ph DE 
“dan sebuah penjelasan, agar lisan lisan dapat membantu hati, terhindar dari was-was, dan untuk 
mengindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya. selesai" 


Al-lImam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbainiy, didalam kitab 
Mughniy Al Muhtaj ilaa Ma'rifati Ma'aaniy Alfaadz Al Minhaj (1/150) : 


oma 0 amat MY) Hii Old Asln ( MSI IS) Sad (Gl Dau) 


“Disunnnahkan mengucapkan niat sebelum takbir, agar lisan dapat membantu hati dan 
sesungguhnya untuk menghindari kewas-was-was-an (gangguan hati)” 


Al-Allamah Asy-Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawiy, didalam As-Siraj Al-Wahaj 
pada pembahasan tentang Shalat : 
Hill Ola Aslad KSEI Ja He! Dang 
“dan disunnahkan mengucapkan (niat) sebelum takbiratul Ihram, agar lisan dapat membantu hati” 
Al-Allamah Sayid Bakri Syatha Ad-Dimyathiy, dalam kitab I'anatut Thalibin (lc! Ul) (1/1531 : 
Asus 1Al53) Lil 3 Kapal SP otg do mandi dil de Spy dalih sell Sg jo ee YI SI (Gas ii ym da) 
AAU Gl Gi deng ya BD aya lengang Telah Ll yan oya daa SY) el (Ha OLI 
“Idisunnahkan melafadzkan niat| maksudnya (melafadzkan niat) tidak wajib, maka apabila dengan 
hatinya berniat shalat dzuhur namun lisannya mengucapkan shalat asar, maka tidak masalah, 
yang dianggap adalah didalam hati. fagar lisan membantu hati) maksudnya adalah terhindari dari 


was-was. (mengindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkan) maksudnya dengan (ulama 
yang mewajibkan) melafadzkan niat.” 


Al-Allamah Asy-Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, di dalam kitab Syarah Mahalli Ala Minhaj Thalibin 
(II lean Ie deal UI Ir AI sa) Juz 1 (163) : ad asta CS 13 Syadu Gal an 
Ha 
“dan disunnahkan mengucapkan niat sebelum takbir (takbiratul Ihram), agar lisan dapat membantu 
hati” 


Didalam Kitab Matan Al-Minhaj lisyaikhil Islam Zakariyya Al-Anshariy fi Madzhab Al-Imam Asy- 
Syafi'i : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4420 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“(disunnahkan) melafadzkan (mengucapkan) niat sebelum Takbir (takbiratul Ihram)" 


Kitab Safinatun Naja, Asy-Syaikh Al-'Alim Al-Fadlil Salim bin Samiyr Al-Hadlramiy “alaa Madzhab 
Al-Imam Asy-Syafi'i : 


“Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, adapun tempatnya niat 
didalam hati sedangkan mengucapkan dengan lisan itu sunnah" 


Dalam kitab Nihayatuz Zain Syarh Garratu “Ain, Al-Allamah Al-'Alim Al-Fadil Asy-Syekh An- 
Nawawi Ats-Tsaniy (Sayyid Ulama Hijaz) : 


HI Ola Aelinad Tinad SU Jail Laf 
“adapun melafadzkan niat maka itu sunna supaya lisan dapat membantu hati” 


Kitab Faidlul Haja “alaa Nailur Roja, Al-Alim Ahmad Sahal bin Abi Hasyim Muhammad Mahfudz 
Salam Al-Hajiniy : 


JB LS Ig maan 3 Rina RU NU Sail cal Koi Mp Ob ga Sari Sai pakan Sail gag, BAM (ita ball, J3 
Ar ya SS ya brg ah 
” melafadzkan (niat) itu sunnah..” 
Kitab Minhajut Thullab, Al-Imam Zakariyya Al-Anshariy , 
RAI AU pa) salad Any slah Hai sol ang KSEI Jd diy Ad Blah Ad Ji IS yg 
“...(sunnah) mengucapkan (niat) sebelum takbir...” 
Minhaj Ath-Thalibin wa Umdat Al-Muftin, Al-Imam An-Nawawi, 
KS Ja gl! Kenny lh Ady 
“niat didalam hati dan sunnah melafadzkan/mengucapkan niat sebelum takbir 
Al-Allamah Asy-Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitamiy, didalam kitab Minhajul Gawim (1/191) : 
Ai OLI Kelud (SI Jah ) Leiiy Ugal (AG BAL eyang ) AT Upin (9) Br gg BOLA oi 3 Jaa 
BIS eng ya SI ya brg 
“Fashal didalam menerangkan sunnah-sunnah shalat, dan sunnah shalat itu banyak, diantaranya 


adalah disunnahkan melafadzkan niat sebelum takbiratul Ihram agar lisan dapat membantu hati 
dan untuk keluar (menghindari) khilaf ulama yang mewajibkannya” 


Al-Allamah Asy-Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairamiy Asy-Syafi'i, Tuhfatul 
habib ala syarhil khotib(1/192), Darul Kutub Ilmiyah, Beirut - Lebanon : 


And oya IE ya nya II maa DU Sail Gg pi (ai Ale, ) 1 J3 


“gouluhu (tempatnya niat didalam hati), memang disunnahkan talaffudz biha (melafadzkan niat) 
didalam semua bab-bab untuk menghindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya” 
Al-Allamah Al-Imam Muhammad Asy-Syarbiniy Al-Khatib, didalam kitab Al-lgna' Fiy Alfaadh Abi 
Syuja', pada pembahasan “Arkanush shalah” : 


oa ag 03 amat BY lili Old Aslam Jd Sak dll ata 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4421) 


“dan disunnahkan mengucapkan niat sebelum takbiratul Ihram agar lisan dapat membantu hati, 
dan karena sesungguhnya menjauhi dari was-was" 


Didalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, Asy-Syekh Musthafa Al-Bugha & Asy-Syekh 
Muhyiddin Misthu, telah menjelaskan tentang hadits No.1, 


Ur liaputal (ole CAS Old Ask ata C4 MU Jail batu j3 Ka aa Jt, 
“dan tempat niat dalam hati, tiada disyaratkan melafadzkannya, dan tetapi disunnahkan 
(melafadzkan) agar lisan dapat membantu hati dengan menghadirkan niat” 


Didalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah (Syarah) “alaa Al-Adzkar An-Nawawiyah (1/54), Asy- 
Syekh Muhammad Ibnu “Alan Ash-Shadigiy mengatakan: 


Y o2yyy pay Wani Ala dala Udi bl DUS Gel pelag Sig dala AI elo BV) ABI OLI Alah 8 Gb jas ai 
Ae) Ae de Jah 
“Iya, sunnah mengucapkan niat agar lisan dapat membantu hati, dan karena sesungguhnya Nabi 


mengucapkan niat dalam ibadah haji, maka digiyaskan kepadanya dalam seluruh Ibadah, dan 
ketiadaan yang meriwayatkannya tidak menunjukkan atas ketiadaannya dan terjadinya” 


Redaksi melafadzkan niat dari Imam Syafi'i, di riwayatkan dari Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Muari' 
didalam kitab Mu'jam beliau (336) : 


Al cal pi opa cd am Leena cl HIU BNI 3 Jarak OT OUT ISI ABI OLS JB gal Wak kjp oil Un 
5 
“Mengabarkan kepadaku Ibnu Khuzaimah, mengabarkan kepadaku Ar-Rabi' berkata, Imam Syafi'i 
ketika akan masuk dalam Shalat berkata” 
OST cat pi benga CAI Kal gong tail mma) 
Hawasyi Asy-Syarwaniy (1/240) : 
Aek Sik Sail Ueing ya LS Uslyi dl Jnaoad dori Jambe Se Radiah! ojinadl Jl goa Hill KA Upin (GpiS Gran) “33 
Aall OLI 
“disunnahkan melafadzkan niat agar lisan dapat membantu hati” 


Tujuan dari melafadzkan niat (Talaffudz binniyah) sebagaimana dijelaskan diatas adalah agar lisan 
dapat membantu hati yaitu membantu kekhusuan hati, menjauhkan dari was-was (gangguan hati), 
serta untuk menghindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya. Selain itu lafadz niat 
adalah hanya demi ta'kid yaitu penguat apa yang diniatkan. 


Berkata shohibul Mughniy : Lafdh bimaa nawaahu kaana ta'kiidan (Lafadz dari apa apa yang 
diniatkan itu adalah demi penguat niat saja) (Al Mughniy Juz 1 hal 278), demikian pula dijelaskan 
pada Syarh Imam Al Baijuri Juz 1 hal 217 bahwa lafadh niat bukan wajib, ia hanyalah untuk 
membantu saja. 


Imam Al-Bahuuti (Ulama Hanabilah) berkata dalam Syarah Muntaha Al-lradat : 
IR Old Ima Has Yg. bada | Ob tejo 0 AA 1 Ula ca Sk de Ily 3 Jae ai 2 Ad OA 
AS oli tx, alaik 4 eka 


“.. dan melafadzkannya dengan apa yang diniatkan adalah penguat (ta'kid)" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4422 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan sungguh begitu indahnya kata-kata ulama, mereka sebisa mungkin menghindari perselisihan 
bahkan dalam perkara yang seperti ini, tidak seperti saat ini, sebagian kelompok kecil ada yang 
beramal ASBED (asal beda), selalu mengangkat perkara khilafiyah dan begitu mudah mulut 
mereka membuat tuduhan bid'ah terhadap pendapat yang lainnya. Padahal dengan kata lain, 
tuduhan bid'ah yang mereka lontarkan, hakikatnya telah menghujat ulama dan menuduh ulama- 
ulama Madzhab yang telah mensunnahkannya. 


Kesunnahan melafadzkan niat dari ulama Syafi'iiyah juga dapat dirujuk pada pendapat dalam kitab 
ulama syafi'iiyah lainnya maupun kitab-kitab ulama madzhab yang lainnya. 


Melafadzkan niat (Talaffudz binniyah) juga merupakan ucapan yang baik, bukan ucapan yang 
buruk, kotor maupun tercela. Sebagai sebuah perkataan yang baik maka tentunya diridhoi oleh 
Allah Subhanahu wa ta'alaa dan Allah senang dengan perkataan yang baik. Dengan demikian 
ucapan yang terlontar dari lisan seorang hamba akan dicatat oleh malaikat sebagai amal bagi 
hamba tersebut. 


Allah berfirman : 

Ie 2d Up op lih UC 
“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang 
selalu hadir” (AS. al-Gaaf 50 : 18) 


Aa ILali Tadi, Hb JII Ana AI) Tanasr 2d Ab Fi Ap OS ja 
'Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. 


Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya” (AS. al- 
Fathir 35 : 10) 


Maka demikian, melafadzkan niat (Talaffudz binniyah) sebagai sebuah ucapan yang baik, juga 
memiliki nilai pahala sendiri disisi Allah berdasarkan ayat al-@ur'an diatas. 


Didalam madzhab lainnya selain madzhab Syafi'iiyah juga mensunnahkan melafadzkan niat, 
misalnya : Mazhab Hanafi (Ulama Hanafiyah) berpendapat bahwa niat sholat adalah bermaksud 
untuk melaksanakan shalat karena Allah dan letaknya dalam hati, namun tidak disyaratkan 
melafadhkannya dengan lisan. Adapun melafadhkan niat dengan lisan sunnah hukumnya, sebagai 
pembantu kesempurnaan niat dalam hati. Dan menentukan jenis sholat dalam niat adalah lebih 
afdlal. Jal-Badai' 1/127. Ad-Durru al-Muhtar 1/406. Fathu al-Gadir 1/185 dan al-lubab 1/66| 


Mazhab Hanbali (Ulama Hanabilah) berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melakukan 
ibadah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Shalat tidak sah tanpa niat, letaknya 
dalam hati, dan sunnah melafadzkan dengan lisan, disyaratkan pula menentukan jenis sholat serta 
tujuan mengerjakannya. Jal-Mughny 1/464-469, dan 11/231. Kasy-Syaaf al-@ona' 1364-3701 


Mazhab Maliki (Ulama Malikiyah) berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melaksanakan 
sesuatu dan letaknya dalam hati. Niat dalam sholat adalah syarat sahnya sholat, dan sebaiknya 
tidak melafadzkan niat, agar hilang keragu-raguannya. Niat sholat wajib bersama Takbiratul Ihram, 
dan wajib menentukan jenis sholat yang dilakukan Jasy-Syarhu ash-Shaghir wa-Hasyiyah ash- 
Shawy 1/303-305, al-Syarhu al-Kabir ma'ad-Dasugy 1/233 dan 5201 


Misalnya dari Kalangan Malikiyah, Al-Imam Al-'Allamah Ad-Dardir rahimahullah ta'alaa didalam 
Syarh Al-Kabir, 


Da pelat YAA DL Ceng Iya OS Aa ada Le baki Sail tai (Aa) HS me 3 dk Al am) poyall HYII JU 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (4423 ) 


Lead Old Jotata Yy AI Lele RI OY Saily Y Of J4YI, . Ig SO esa jr (aa) 


“dan melafadzkan niat yaitu seorang mushalli melafadzkan niat dimana dia mengatakan 
seumpama 


(ABI PPNS cap) 
adalah wasi'/luas maksudnya boleh (-u-) bimakna khilaful Aula” 


Ulama Maliki lainnya, Al-Imam Ad-Dasugiy Al-Maliki rahimahullah didalam kitab Hasyiyahnya 'alaa 
Syarh Al-Kabir berkata: 


is Kam RI Ad Uc Jail! Ad Kontan SP eyang! Ain Cattan KU SI RI Ja Anil 3 JI Alan), Gl JU 

da3 Ane af gong Gsaa Of yag Lenali ag Jo cad JAN Ilang SAN GLS Omi 
“dan tetapi dikecualikan bagi orang yang was-was maka sesungguhnya baginya di sunnahkan 
melafadzkan niat” 
DR. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fighul Islam 1/767 : “Disunnatkan melafadzkan niat menurut 
jumhur selain madzab maliki.” Didalam kitab yang sama juga diterangkan mengenai pendapat 
madzhab Maliki, jilid 17214 bahwa : “Yang utama adalah tidak melafadzkan niat kecuali bagi orang- 
orang yang berpenyakit was-was, maka disunnatkan baginya agar hilang daripadanya keragu- 
raguan”. 
Hal-Hal Yang Berkaitan : (-. Perihal Hadits 

(SPA JIE SL JUS Lih, 


“Sesungguhnya Amalan-Amalan itu dikerjakan dengan niat, dan bagi setiap orang apa yang dia 
niatkan” |Arba'in an-Nawawi, hadits pertama (si: «s)| 


Hadits ini sama sekali tidak berbicara bahwa melafadzkan niat adalah bid'ah, namun mengenai 
niat sebagai syarat sahnya sebuah amal, atau niat sebagai penyempurna sebuah Amalan. 
Sebagaimana shalat juga tidak sah jika tidak disertai dengan niat, sebab niat dalam shalat 
merupakan bagian dari rukun sholat yang aktifitasnya didalam hati. Berbeda dengan melafadzkan 
niat (Talaffudz binniyah) dimana aktifitasnya adalah lisan dan bukan merupakan rukun shalat, 
namun sunnah. Kesunnanan ini (Talaffudz binniyah) baik dikerjakan atau tidak, tidak merusak 
pada sahnya shalat dan tidak juga menjadikan shalat batal. 


Didalam kitab syarahnya pun yaitu dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, telah 
menjelaskan tentang hadits No.1, 


Ur liaputasl (ole CAS Old Arlan eta 04 MU Jail batu j3 ea aa JS, 
“dan tempat niat dalam hati, tiada disyaratkan melafadzkannya, dan tetapi disunnahkan 
(melafadzkan) agar lisan dapat membantu hati dengan menghadirkan niat” 


(1). Perihal Jawaban Imam Ahmad : Abu Dawud As-Sijistany , penulis kitab As-Sunan pernah 
bertanya kepada Imam Ahmad, “Apakah seorang yang mau melaksanakan Sholat mengucapkan 
sesuatu sebelum takbir?” Jawab beliau, ” tidak usah”. (Lihat Masa'il Abi Dawud (hal.31)| 


Dalam Masa'il Abi Daud diatas, Imam Ahmad tidak membid'ahkan, beliau hanya mengatakan tidak 
usah. Sedangkan kalangan Madzhab Hanabilah sendiri mensunnahkan melafadzkan nit. 


(2) Ada yang mengatakan, “yang didahulukan itu seharusnya adalah sabda Nabi bukan Ulama”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4424 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawaban : “memang benar, tetapi siapa yang lebih paham mengenai sabda/perbuatan Nabi 
daripada Ulama ?? Tentu saja yang diikuti adalah ulama yang tepat, yang lebih paham sabda 
Nabi. 

(3) Perihal Ulama Yang Mewajibkan (Melafadzkan niat) 


Ini kami anggap penting untuk dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham atau disalah pahami 
untuk menyalah pahamkan pendapat lainnya. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, oleh Imam 
Ibnu Hajar Al-Haitami (Tuhfatul Muhtaj), Imam Ramli (Nihayatul Muhtaj), Al-Allamah Syeikh 
Zainuddin bin Abdul Aziz (Fathul Mu'in) dan yang lainnya, bahwa penetapan hukum sunnah 
terhadap melafadzkan niat (talaffudz binniyah) juga bermaksud menghindari perselisihan dengan 
ulama yang mewajibkannya. 

Perlu diketahui bahwa ulama yang mewajibkan (talaffudz binniyah) juga dinisbatkan kepada 
madzhab Syafi'iyyah sebab memang masih bermadzhab Syafi'i. Beliau adalah Imam Abu Abdillah 
az-Zubairiy. Beliau mewajibkan melafadzkan niat berdasarkan pemahamannya terhadap 
perkataan Imam Syafi'i tentang “an-Nuthg (si). Menurut pemahaman beliau apa yang dimaksud 


oleh Imam Syafi'i dengan “an-nuthg (s-!)” adalah melafadzkan niat. Padahal yang dimaksud oleh 
Imam Syafi'i dengan an-Nuthg (si) adalah Takbir (Takbiratul Ihram), menurut Al-Imam Nawawi. 
Hal ini dijelaskan dalam Kitab Al-Majmu' (11/43) : 

€ le YI maa Y INA nda Seiku  Oly «Tri 2 jas jl mo ji LI FE ab Ala, EL 


“Karena sesungguhnya Al-Imam asy-Syafi'i berkata didalam (Bab) Haji : “apabila seseorang 
berniat menunaikan ibadah haji atau umrah dianggap cukup sekalipun tidak dilafadzkan. Tidak 
seperti shalat, tidak dianggap sah kecuali dengan melafadzkannya (an-Nuthg)” 


Jadi, beliau (Abu Abdillah az-Zubairiy ) mengira bahwa Imam Syafi'i memasukkan talaffudz 
binniyah menjadi bagian dari syarat sahnya shalat, padahal tidak demikian. 


Maka, itu sebabnya pendapat yang mewajibkan ini dikatakan syad (menyimpang) oleh Al-Imam 
Ibnu Hajar Al-Haitamiy didalam Tuhfatul Muhtaj (11/12) : 


MH dab de leiy Ia Ol der ya SI ya brg 
” dan (juga) untuk keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya walaupun (pendapat yang 
mewajibkan ini) adalah syad ( menyimpang) 
Imam an-Nawawi didalam kitab Al-Majmu' (11/43) juga menjelaskan kekeliruan tersebut. 
MSI al ya Ja Tia BILA 3 Gel LES ola gal 4 JLN ia Jala : lubusi Ju 
“beberapa shahabat kami berkata : “Orang yang mengatakan hal itu telah keliru. Bukan itu yang 


dikehendaki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kata “an-Nuthg (melafadzkan)” di dalam shalat, 
tetapi yang dikehendaki adalah Takbir (Takbiraul Ihram)” 


Sementara lihatlah begitu indah menyebut Syekh Abu Abdillah az-Zubairy dengan sebutan 
“Ashabinaa”, walaupun tidak menyetujui pendapatnya. Tauladan yang sangat terpuji dalam 
menyikapi khilafiyah. 


Disebutkan juga dalam Al-Hawi fiy Figh Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardiy Asy-Syafi'i, Darul Kutub 
Ilmiyyah, Beirut — Lebanon : 


8 0 -. - 22.0. 2 2.9 - - - 03 - no - 0-0 U-90 3 - 0 8 08 PJ o- 2.2 
SI oya JUS Je DG Aly anita Lo dia pgbad OLI S3) ca Mel RAI 3 looh ya ge AI ae al JG, 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4425) 


BIAN D3 af ego AE et Aa SA Ka OI Gara USIA Gb Sep Olla 0 anisa ja 

Last j3 aa sanad Je spa dada Lahity dj alah Sa Ia. sudu 233 2 V di, ana ae 
Haa be ea Aa WP Ta is NA Jp AAN JA Sa Ka lah Je Hail La 3) deli 

Ga Ha da Bj de La 

dan didalam kitab Hilyatul Ulama fiy Ma'rifati Madzahib Al-Fugaha (2/70), Al-Imam Saifuddin Abu 

Bakar Muhammad bin Ahmad Asy-Syasyi Al-Gaffal, 

Ailady Saiky (oo Aadl GAY JU3 Lulo jan Sale, Jill Ul, LA jp Aally Sang 

Jadi, pendapat yang dianggap menyimpang/keliru adalah jika melafadzkan niat (talaffudz binniyah) 

dimasukkan sebagai bagian dari fardhu shalat atau shalat dianggap tidak cukup jika tanpa 

melafadzkan niat. Sebab mewajibkan talaffudz binniyah sama saja telah masukkannya sebagai 


bagian dari shalat. Maka yang sebenarnya tidak dikehendaki adalah dalam hal mewajibkannya 
bukan Kesunnahan melafadzkan niat. Wallahu Subhanahu wa Ta'alaa Alam... 


Abdurrohim ats-Tsauriy (Bangkalan) 


http://ashhabur-royi.blogspot.com/2010/11/hukum-melafadzkan-niat-menurut-jumhur.html 

Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/459669534055860/ 

3584. KHILAFIYAH NIAT FARDHIYAHNYA ANAK KECIL 
(SHOBIY) 

PERTANYAAN : 

2 Kak Gim 

Asslamu alaikum, mau tanya ustadz dan para yai, dalam niyat sholat kan wajib menyebut fardiyah 


pada sholat fardu, pertanyaanya : apakah wajib pula fardiyah tersebut pada sobiy sementara dia 
belum terkena taklif sholat,??? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, menurut kebanyakan ulama (aktsarin) wajib meskipun 
sobiy, tetapi pendapat yang benar adalah tidak wajib. 

- kitab kifayatul akhyar : 


ai elkad GMlI Al gang laa gl lalu Sal GS lgu e1 SIN Sio RI ade LA Sola ul dl 
pasal Sgp Y Aid gasal 93 IA Ul Aga mat 33 el 


- kitab igna' : 


sada 93 gang TES 9d Kan LS yul 1D 3 Lai X3 Jill UE paul dus ll d5 53 
dus il Soig ASI Na ge Vo Ud Iekoi3 A3 93 lal Bi 


2 Ghufron Bkl 
Hukumnya khilaf menurut imam Romliy tidak wajib : 


us saos elo IU US us elu gl US gg LSM s3 SI (A9 LS du) Uni (3) : suda dilcl 
Jul. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4426 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ol 99 sdogamdl JB. 53 Dual 3S Sunting Las Da9. 029 dilas Do SI (LS) Aw Lis 1U33) 

Y log. ol USII 9d9 (IDE db Ab jitu lo tell Asal ale dasi LAN 99 Olla : llullg 

8S Ily dallg Jusll 909 121 Kalo 3 bb jitu log. le loallg Ba0llg JI 909 «IDE db A3 b jitu 
al duliS ala :dg3)-ol. AlasJl 9 Lalai 8S J9 agsll9 c9.Agl 9d9 RDI Kale Gb jitu Y log. ol bal, 
US « uls “dga). LS « 0S ol Ali 433 US dls we Hi Sesal Iv Yos al Ale (Lu 

dia 39 daya! dy bol itil ac Saicl 9 ado Jl Jlondl Wl59.,55 Lo Leg dub dl (Luo Sell, 

S3 9 yh ll "Jleg deli 55 uu Soe 9 Tawa al Sgiy S9 J3 MD € 9 9uellc 9 
Samad #33) Ni CS lg Wo H3 abi yo Y Au el da9. dia GBI Jab 9 Auto Il gn 
Jill 98 Ul - 29590 9D Cus yo susila Jail m3 UN SSI H3 SI Jessi as Usa Jali (Jill ye 
sol.anog Jail yo Sanoi Jl Ino Andal di LAI NI 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/844678642221612/ 


0426. Beberapa Kemungkinan Posisi Hukum Positif di 
Hadapan Hukum Syar'i 


Oleh Masaji Antoro 
Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i ada beberapa kemungkinan : 


1. Hukum positif menet...apkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-@uran secara 
sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari', dan itu mengimplisitkan 
kreasi mengatur “al-maskut 'anhu” oleh ummat Muhammad SAW, maka hukum positif seperti ini 
bisa diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan Usman ibn Affan ra. : 


AI: 

gam yag MSI pb oya 02 yong Gde js Lay Ullakudi Aja elas du0 AI ab) Olis up Olate Uya ll pal Una AS) 

Gay OLI TA oya Oa ya OI (OLAH VOL Olalak pd AI Ol" tan AI mn dj G EW3y chalik ejag lali 

OWakud! 3583 ide oyay Oak! Hala oya St ASI) cake FP Yg cAd3 BUSA DAY D3 mag PrlajlY P. 

2 u 1 T lali oamoekl das ca la do C3) 

sastali : 

"ea Uya Ph Bia RE oya SY IA JL) GOL Lele gai Bae oa na bj Le le pb aa 

as JB d0 BN or or Bea Bo pi Wae 1JE Me aan duta NG PA KA 

Kenkintnal Caniktaal DM A35) So mal TB Aa cool Womae Of (eta J9 Ujiag BI Jla ya oi Ia" Han Al ang 

(121 ve 1 cl And 1403 ana nol Re Dm (ep adl Ke du OP AS FI, oa NI) 

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka dalam posisi 
ini harus ditolak. 

2 elek auudl : 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (4427 ) 


Lang AO Una Leah plant Sati Ja RAN mami" 3JU play Ale Al ola sai gp M2 AI on) Al ase ye 
D1 4OT Ttm al Jl tar 16725 Pd) US Bai, — Ale dsn) "Teh Yy rama hana A sp. / 
all pm gal JB : 
Oa OP esa 3 SAPI Le ani Ula (naat ap d Ly dg MS Kai la" 3 al BOS HA la dj 
DG Rang jal Isl) dl,3 slah Ala le Aang jo S4 pa ya ia da meal yag pada jg REUNI, amal AYI 
Al adas oo Rel Y" al Ai laa Eagle Ig PL de LB OS ya la pa MS LV Gel Y, ae" 
Or Bale Cak B9 3 Skinny MI Tanaman GAY" GUI 3 yag cal SH Ende or Ulas Loe DI in) odiny 
MI AYI 3 Hola Legal de PNS Iila 3 Lama pelit by "Ol AI Gaal Rel Y" gl mall, mal ne sala 
alan IS de Kemah Mela LASIL Jaa dil anaslag "il LS" 3 yag alel 2 Kaka LG Mala LAS Ig Of VI" aelloll, 
SAS TB) LAN SL oya Bodi dala Lanny jam yag MAY dalah ad yag per Al EN Ae G3 sad A3 3 la 
123 uv 13 dl Ba ja (Dam (IN! Pa Eau, al Sud mao TC) 

Lo. 2.90... A22 0200 0.010. - B- 3.0 . s00 N N 
Haa YO Tenang ja BP Kanan aji pd Lan UIN, and 2JB pelary dala AI Gala 3 laris DI oh er ala 
(SIS ay) "eb Y, 
mma tan II (ay Ur op Oljat 2 Gaal ayo) "AI Kana (dala Ke Y" 1 lang Aale BI Iko AI Jay JL 
170 ve “18 & SI 3, Lgm 381 » TO) 
3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan 
hukum syar'i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang ditetapkan hukum syar'i baik 
dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang 


mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak 
bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati. 


SITI Say AAS JB: 
Sepat Al BP La SDA terang Rae Roland OLS UB les al Oly temen Kagak al Ol Canyon g USG Kerta ya IBI 
(112 yel SI tega USIA SI ot la Ur ar AAS Kena LA) Ale A3 Rona Y ola jl og 
Gali Ju : 
CI de daa dedi) dabel Eli oa dg yah OS If teelb LA Laga al el Al ISI AUTO, Je of del, 
407 plg SI IS gm Sya ae ML SI) 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0430. Asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil 
yang melarangnya 


PERTANYAAN : 
Haydar Ali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4428 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalaamu'alaykum... Kepada para Asaatidz Group PISS-KTB, saya minta tolong penjelasan 
tentang Ao'idah : 


CPI de JII Ja ILY AYI 3 Jae! 
beserta batasan-batasannya. Matur nuwon... 
JAWABAN : 
Muhib Aman Aly 


Itu kaedah yang banyak dikritisi oleh para fugoha karena dibangun atas pemikiran mu'tazilah. 
Selengkapnya baca kitab Al- mantsur- nya imam Zarkasyi dan Fawaidul janiyah. Lain waktu insya 
alloh akan saya kutipkan. Ini saya kutipkan nash yang ada dalam kitab Fawaidul Janiyyah dan 
idlohul gowaid alfighiyyah, mudah-mudahan bisa membantu dan memperjelas. Mohon dibaca dan 
dicermati. Akan lebih baik kalau dibaca secara lengkap dalam kitab aslinya (saya tidak kutip 
semuanya). 


CPI AYI 23 3 JII 20013 3 ES JB A3 ame gp ya! AKilan SAI JII Nila Ce BI 0 Ku 
ae — Ten UYU BALAI paka Ola Jl air Ae Cetakan! Tamil Unmul SUSU le Op pe! lalu Jai A3 ji 
Uas ydukunia yP Ronlan ya dah La Ayla dna al 2 BI gama Sya Jika OT gag ,Ujiall Sae ole Goa ce) Nila 

NB ditpny — Upi Balai! Aonaaadl BOY DI jab Ble3 pala Olah Lala pb td Vig po PB U pakai padi Je Op pe 
ASI po oya only Ah BNN ASI 3 Gn ag don play —l Lp All G Reak BAU de ASLI PA PE palitn 
Ala pa SIB Oo ya bt yag Lha Sei SAI 3 ag dora La IIS, JI oa | gimad 04E3 Spam 
KAI an Jb RA Ie Ju Lg ob LI II de Sg HI Sg pi sha pdl 33 Jaw ds. 
Las Ilael mika da Li MI BIL po Sin Y ol ade ypjan Old GNI OS) yata Kumat ja Si (ea) 
dala SJ , CAS JB AR dh dal at, 


BAU de Jillahiy pg AS slah mal peking NG SI (£ BIG Anyit BASE Ie ASLI CP HE ebi HP) 
daan Cl ya Aadilon RAS Al gh Al Lenka emil) Uromoedl BALL ga A0 yak! Selallg yg pdl 3 An yak BAU je Asian 
And — JG Ol  — ab de JII Jo La JIE His Gd usg ARA de JII Jaa Pe ASLI ane JI 1 240 Ugaag: 
de IA Jaa GP ILY SAI 3 JSI" 2g (dosa FUI, oled II) alot BU U p3 ll Bus 2 Has Ef 
Ge LLYI de Ja Ida Ga Gl Lead Jae VI im al dy Lis padi: 

kiai Ol db JA NAM Rana AE Ad ab sal Ot: Ja, 

IP IP KAIN AnUYI SLYI 3 II "okey 3 YUL BukelalI a AA tai ya SIN Ol 2G 

eta NB Ito Kenal BY SAS paka Old Jl pai de Crekiall EN oral 2A6U Je Usa pe! lalu Jis 
31-30 pillow Ab Ae Font Agil! AE ASI msl —al "GBI Rejit BASE de ASLI PP AE 


Abdullah Afif 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4429 ) 


Berikut penjelasan dalam al Asybah wa Annadhaa ir 
seb : 
Cal de Jaa Ja pe An UYI SLS 3 Jae. 
Intan CAS HI 3 SEA PT abang 6 AYI de JA Jaa Con pai La JI 1 Rim Ul da0 « Uya Ia 
AI OP dadle AI oya IglIB 0 AS pad da0 LI Lay el ye pa Lag IN ed AI Jala Y lay ale Al ae dpi JIN 
LB Is galon dong 4 Lai Wb elu 3S Ry 4 Laga YP Gil aj Al Old alat ya gado ya Lal Gaal Sy 
SI han) Lagi DB Ulas aya MS ye Sg Paid 3g | Lee Iytond NB € Ole pP ya elBl ye ey «Lagu 
last ) 
JNE P3 Jl EL, oya nie 2 Jian pekany Aas AI lp dil "3 Olla Cgalo ya dora plg Selai LeyUg 
yaa AA ye mg SAI Bob dana, | da0 Lin W pad tas EU lay CS pe UE CS AI 
Lain 1 Ul JM Jilid! : 
aaley ST pp Iga! JB disaat Syed! SAI 2 Uping UJI JB LS Ja Lagousel : Ulgorg dedy coal JKN Odi 
IE 3 SI 3 ES oo Seal LAI DPI IE, aa 
inna Under A8 Gong! Se NAMUN jl RnbYI So le et Ja Dale la ya Ja yel Il Boa d Ia 1 Ling 
PA jm SL Of ds. 
JP OS Ry Je Bt jr ad Sredi dgn Il Be Il ola ya Ja Ely ten plan Jero ji Lang 
Amy. 
SA EA B3 ILY JG nah 1S 3 LA JI: Ugay . 
AN ye pal Uh Lela 8 0 pa Lady 6 LI Ja VI OS 2 LAST je 2 Kdi JB AAL IN luan 3 Lang 
ge PA al JB dg 0 dala BUSI Cal 3 diy eta del 3 ab eng AA (LI ya ye Joki yag 
Lelo (ati adal pay Red, SJ oya del La Sl dy Ab. 


Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-368ID-37 
Haydar Ali 


Matur nuwon Ustadz Abdullah Afif, Berarti perbedaan mendasar ada pada Madzhab Syafi'i dan 
Madzhab Hanafi disitu ya... Apakah konteks go'idah itu hanya berlaku pada binatang yang kita 
belum dapat ketahui tentang halal/haramnya dan dicontohkan dalam uraian di atas, atau secara 
umum ? - Jazakallaah -Maksud saya, selain hal-hal yang sudah dicontohkan di atas apakah bisa 
diberlakukan go'idah ini ? 


Agus Sutopo 


Ikut nambal sulam mas Haydar Ali, menghalusi bahasa 2» Berarti perbedaan mendasar ada pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi disitu ya...» sebaiknya bukan menggunakan istilah 
perbedaan antara madhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sebab akan menimbulkan imej seakan 
terdapat jurang pemisah antara keduanya. Imam Syafi'i menyempurnakan metodologi usul 
Madzhab Hanafi yang lebih cenderung ra'yi (analogi). Imam Syafi'i walau bagaimanapun sangat 
hormat kepada murid imam hanafi yakni syaikh Muhammad yang ketika itu mengajar kifayah al- 
akhyar dan al-khajroz bi talaggi di a'dhomiyah masjid imam abu hanifah. kaidah usul yang 
menyebutkan 


CPI de Ida! Jaa ca IaLYI EL 3 Je 


Ini juga digunakan oleh pengikut imam abu hanifah dengan beberapa syarat diantaranya tidak 
bertentangan dengan nash sorih. adapun ungkapan " wa 'inda abi hanifata " merupakan bentuk 
ta'dzim (penghormatan) bukan pembanding antara syafi''yyah dan hanafiyah. (maaf bukan niat 
untuk berpolemik hanya menghalusi bahasa saja, t.kasih) 


Muhib Aman Aly 


cmlial! emil) Urai! BASE ole Oa pe! Laka Ilait il daa Ie) LAN 3 PSI tone 3 SSI Ju 
PI em Das Jah Ol Gay Al yank BAU ale Gaaa ee VI lan Gang — Kenal AYU SALUT paka Ola Jjll pai ds 
BULU paka Olah Ralura 2 53 Vig s0 EU pekan! pai Ae O yel VI Lali ,ukunia gl Ronlaaa oya dad La AS job Anas 
Dapil I Anyak SA0 da SNI PTE paking NP Attony — Lido Badi Aonomad! Wo YU UI zadl, 


Agus Sutopo 


Ini sedikit kontradiktif mas Muhib Aman Aly, jika mengacu pada mu'tailah. sebab sedia maklum 
mu'tazilah satu aliran akidah dan pemikiran islam seiring dengan fasa gadariyah dan jabariyah. 
Mu'tazilah menimbulkan kegerahan sehingga membuat melahirkan dialog antara asy'ari dan al- 
jubai dan itu sudah masyhur dikalangan ahl al-kalam. Dakwaan kaedah 


AmUYI 2 UNI 3 JSI 
dibangun atas pemikiran muktazilah adalah kekeliruan. sebab (1) teks yang menyatakan 
Djalil aeU Je (se 
merupakan latar belakang eksternal yang sarat dengan perdebatan antara usuluddin dan usul figh 
ketika itu. sedangkan latar belakang internal sepertimana yang dinyatakan al-suyuthi sbb 
CI de JII Jae GL ARLYI SSI 3 JII 1 Bae 
Lamaka Jika 2 Oles AI An) ab pel ey Jak» 
OP dible AI uya IyLIU 6 pie pad das EX Lag pl ed pr Lay JNE ye AI Jar Lay) 3 lg Ala Al elo ji 1 YI 
Amy 4 La pat DU elly hy Laga IE GAS Gap LO )) 2 an AI Ga deli Ul kon ya Liat Gal Sghy 
Lgi Leto YG Oli pP oya eladil 0 EU g € Laga YG Toga )) . 
Ibas SIA) Syawal rd 2 Jar eng dala AI Ula dil )y 1 di ABI ay Olah Cegakon oya dora oaily Gaal Lega 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4431 ) 


GA Ep Lada,» (AS Lis yed dis Su lay CS GA pe apl CS GI Je UI. 

donian € las AL Aan) ala yenadl Srl JNNar ALI € ReaLElI Ah p yg del, 3 Abdi) OLI US il (60) . 

— 434) Toni SA AS alas AN Aa) Gent oa lal 3 SAE Tepi Ae AL 3 Gal Je Sen S3) 
435) BSI Bls WE SL SAE Ab) 1 Akan (ELYI LAI G JI) pas ji 
Lemari Ulah. 

Ibako (Seal Aagiill Asli LS Jail (107). 


ini menunjukkan konsistesinya madhab syafi'i dalam mengekalkan generasisasi ilmu usul figh. 
antara penulisan sejarah antara usuluddin (ilmu kalam) dan usul figh perlu ada benang merah 
walaupun tokoh-tokohnya sama. Satu lagi yang ingin ana sampaikan antara teks (nash) dan 
pendapat tokoh seperti al-zarkasyi perlu dipilah-pilah, sehingga tidk bercelaru (tumpang tindih) 
matur suwun. 


Saya cuba meluruskan benang kusut penulisan sejarah perkembangan ilmu ushul figh yang oleh 
sebagian penulis sejarah diklaim bahwa kaidah "al ashlu fil asyyaa'i al ibahah" dibangun atas 
pemikiran mu'tazilah. Bahkan ada yang lebih dasyat lagi katanya kaedah usul figh dibangun atas 
pemikiran aristotales. Padahal faktanya tidak demikian. Sejarah adalah fakta, faktanya 
perkembangan usul figh seiring perkembangan semasa dan ini identik dengan ciri-ciri ilmu islam 
(ulum al-islamiyyah). Objektifnya mengekalkan kemurnian al-@ur'an dan al-Sunnah. Maaf 
ulasannya ana ringkas mengingat formatnya sangat terbatas. Kembali kepada bab keagungan 
sejarah usul figh, nilai usul sebenarnya ada sejak jaman Nabi SAW. contohnya sahabat salman al- 
farisi berinisiatif membuat khandag (parit), merupakan cikal-bakal yang islam tidak jumud dan 
beku. artinya ruh islam menerima perkembangan yang terjadi semasa dan menerima bentuk luar 
teks (nas) yang objektifnya membawa manfaat bagi maslahah ummah. t,kasih dan matur suwun. 


Muhib Aman Aly 


Mas Agus: kaedah itu mnrt azzarkasyi di bangun atas kaedah : 


dalam ushul figh masalah ini terdapat pada pembahasan tentang apakah hukum yang di 
berlakukan sebelum ada syari'at Nabi Myhamad SAW. kalau antum baca di jam'ul jawamu' 
persoalan ini di singgung di sana. Al-Ahdal dalam Mawahibus Saniyyah syarh Faroidul Bahiyyah 
juga mmbhs panjang mengenai kejanggalan kaedah ini. Sebelum antum mengomentari nash yang 
telah saya sebutkan, ada baiknya antum baca dulu Fawaidul janiyah Hasyiyah Mawahus saniyah, 
Al- Mantsur, Asybah Wan Nadhoir lis Subuki ( bkn yang imam suyuthi) dan ringkasan kaedah 
fighnya Syekh Abdulloh Allahji 


Tambah lagi.. Baca juga jam'ul jawami'". Insya alloh kalau antum baca di kirab2 yang saya 
sebutkan tadi, antum bisa memahami dengan baik maksud kaedah ini dan apalah mungkin 
diaplikasikan pada furu' laen. 


Agus Sutopo 


Mas Muhib Aman Aly, maaf ya, mas, kita batasi masalah ini pada konsepnya dulu, dan niat tolabul 
ilmo, saya membaca ini masalah bkn dari sekarang. kitab-kitab yang njenengan sebutkan sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sumber data itu betul, (mudah-mudahan saya tidak riya, waktu aliyah dulu saya sudah kaji). tetapi 
jika njenengan membuat kajian atau ditesiskan dan njenengan menempatkan diri sebagai pengkaji 
ilmu usul, tentu saja metodoogi yang njenengan pakai mesti Pendekatan ahli usul figh. Sebab apa 
Pendekatan ahli usul figh tidak sama dengan pendekatan yang digunakan ahli usuluddin, masing- 
masing mempunyai disiplin yang berbeda. Sebagai tatapan yang saya keberatan adanya 
statement yang menyatakan bahwa 'teori ini dibangun atas pemikiran muktazilah' faktanya nggak 
ada. Saya ada beberapa literatur hasil kajian erupa tesis dan disertasi dari kawan-kawan yang 
saya simpan dalam hardisk. Bukan saya apriori dengan statement njenengan tetapi janggal. 
Teologi-normatifnya, antara faham muktazilah kan tidak sama dengan teologi asy'ariyah..?. maaf 
saya mau mengulas panjang-lebar, tapi takut jadi polemik, mudah-mudahan njenengan bisa 
memahami konsep usul figh dibangun atas sunnah Nabi SAW. 


Muhib Aman Aly 


Mas Agus: saya hanya ingin menyampaikan , bahwa banyak para ulama seperti imam zarkadyi, 
assubki al ahdal dll yang menyatakan bahwa kaedah itu di bangun atas kaedah mu'razilah «ll 
@wsill9 culasl . Hanya itu sj, tidak terlalu rumit seperti yang antum maksudkan. kalau antum tidak 
sependapat dengan imam zarkasyi dll,,, ya monggo... Itu hak antum.... saya sndr merasa tidak 
mampu untuk membantah atau membela pbdapat imam Zarkasyi dll.. Ilmu saya gsk nutut. Jadi ... 
Sekali Ig, saya hanya menyampaikan pendapat para ulama yang menanggapi dan menjelaskan 
maksud kaedah itu, makanya mnrt saya penjelasan antum yang panjang lebar itu seperti tidak 
"nyambung" dengan yang saya maksudkan, oleh karenanya saya menyarankan antum baca 
kitab2 yang saya sebutkan td, karena tidak mgkn saya jelaskan Igkp di sini. 


Abdullah Afif 


Al Hafidh Ibn Hajar juga menguatkan kaidah tersebut diatas. '” Dalam kitab Fat-hul Bari ketika 
mengupas hadits: 


alan Jeda P3 AI ai ye dl oya Lap orak! as Of 


INNA ADHAMAL MUSLIMIIN JURMAN MAN SALA 'AN SYATIN LAM YUHARRAM 
FAHURRIMA MIN AJLI MAS'ALATIHII. Beliau berkata: 


V3 Bp AS dy Ga aUYI SSI 3 JI Of ea G3 


WA FIL HADIITS ANNAL ASHLA FIL ASY-YAAT AL IBAAHAH HATTAA YARIDA ASYSYARU 
BIKHILAAFI DZAALIK 


Sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-5281D-13335 
Al Hafidh Ibn 'Abdil Barr dalam kitab Attamhiid ketika mengupas hadits: 


PES ya Ulos Gali IS pai 3 dala Al el AI Jgany OT AS j3 dala yS Jlad uji dilaae ye ML pat sal ya 
AE OA Aid JB laa dal Y JBy 0d pola 4 Ale AI lo AI Sy) 


Beliau berkata: 


Ha OS pe 3 ale AI Clan AI Jyany OT SPN Un bp dg aa RL de s3 OT le Jado Ema Ika 3 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4433 ) 


ade Si MJ 3 IL AI 3 ag oa KI ajal — ale Iis Padi, M3 Hall 
5 yag Pap An ala 9 M5, 
Ibr DI AL bui 


FII HAADZAL HADIITS DALIILUN 'ALAA ANNAL ASY-YAA'A 'ALAL IBAAHAH HATTAA YARIDA 
ASYSYARU BINMAN'I MINHAA......... 


sumber: http://islamport.com/d/1/srh/1/8/133.html 
al Hafidh Ibn Rajab al Hanbali dalam kitab: 
II Sir uya Ud SA Ca H3 pall Ar 
Beliau berkata: 
Ol YY kana pb UE LA Y aj — Jera — AjAS 1 ya Ul Ika Jia de OLI Jo 383 
Als AI pal S3 VANS ET SI LP SP WAS ep PAS ym Can PAR LO de Jua Ika Op «| kan 0 
BA bom AB dil Mila 4 dal AI pal SS JSIL S3 Ode pegiind LI OA UI Sale er LSI Jua Ab « 
Pa ppm dlo de yan d VISI ya al Gt pal GET Ya 6 RHLYI Gde eLBYI Of ae Jd 4 dia Gaal Ika 
SA de yan. 
Sumber: http://islamport.com/d/1/srh/1/28/633.html 


Umam Zein 


Hemat kata ini adalah kaidah yang dipersilishkan, mukhtalaf. Selama kaidah ini masih mu'tabar 
(walau mukhtalaf) saya pikir tidak perlu dipersoalkan lagi validitasnya, kecuali anda sedang 
membuat tesis yang mencakup latar belakang suatu kaidah. dengan demikian penjabaran atas 
kandungan kaidah itu yang sebenarnya lebih penting dibicarakan. Nyimak... 


Abdullah Afif 


Lalu bagaimana dengan intigad (kritik) Syeikh Badruddin Az Zarkasyi dengan kaedah tersebut ? 
Marilah kita kaji bersama teks asli dari kitab al Mantsuur fil Gawaa'id karya beliau: 


Sby apa AYI LN 3 JI 
meiang NG Tety Rena! Wo YUL SALUT paka Ola Jill pelit Ae Orakinl Temekilly Uno BULU de Oya pe! lalu Jljil 
03 Syam! yaaa 2 oya Opbg Ad DSN el 3 Sang don Lag po AI Anak Bae de SL PP HA 

Jt Ja at Ie Aka dah IE ln ya Ge yag At” J yel OLI gg en UAS JS ayak 
J9 SAS IU pd aa IP sd MA Ie Jan ML op MW INI Ie Sl II II ed elu padi 
#3 Ufo aim pl dala dy pai Jl dio la JIN dan ah ALI Jaa Ol Soga! Ol G ReabII GELI 
MIE dw AI 

sumber: http://islamport.com/d/2/usl/1/62/535.html 


Menurut hemat saya yang dha'if, kayaknya tidak ada kontradiksi antara As Suyuthi dengan az 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Zarkasyi. Coba perhatikan apa yang dikatakan Az zarkasyi: 
SN DL pdl an IG KA Ie Ju LA ob 


FA IN LAM NAJID MAA YADULLU 'ALAA TAHRIIMIN FAHUWA HALAAL BA'DASYSYAR'I BILAA 
KHILAAF. Dan perhatikan pula apa yang dikatakan As Suyuthi: 


KPI de Jadul Jap 
HATTAA YADULLA ADDALIIL 'ALATTAHRIIM. Bagaimana menurut njenengan ? 
Agus Sutopo 


Aari awal lagi saya menyimak memang tidak ada kontradiktif antara al-Suyuthi dengan al- Zarkasyi 
apa yang saya nampak, kecermatan para tokoh dalam memahami nas (manhaj mafhum al-nash) 
perlu dicontoh. T.kasih ustad Abdullah Afif yang merujuk kepada sumber asal. Ilmu yang barokah, 
amin. sebagai pengantar mamahami makna --Lyi yang mengalami pergeseran makna, boleh 


dilihat pada link ini 
Jua Saki SJ dell gak 2 BESI ya Bi peta LAI Jlaae RoeU9U Opal po VI Jasa nd mo de RoeUYI. AKA 0 yan ya 


http://www.elazhar.com/feghux/2/26.asp 


saya juga menemukan kutipan yang disandarkan kepada imam al-zarkasyi teksnya begini : 


UBI S3 pb Lalorol Hleoely » 1101 0 Kal Janda 3 Aldi ola (3 lada! Jail Lina ASI Aly! JU 
or el ala SA Gema Ui Jah yag Ula BL Phil d1 ah ReUYI de UI Hlm Gama BE Sep ed dyog Ja 
Be Il ot legal dah yag Letak KASI dm se Ad le UT GI Ap AUBIIy Ab and oya rt md) Radadl AT) maa 
da ata Sa Kai ah HPA ea Lalon AT Ja yag Hb Je UT 2 LA al ya Gwolakdy Redi Jam 

Al KSASII yomdl gl Lotus Ja yag Sab. 


0505. HUKUM SYARA' ATAU HUKUM ADAT YANG HARUS 
DIDAHULUKAN 


PERTANYAAN : 

Mansur Chan Loch 

ANTARA HUKUM SYARA' DAN HUKUM ADAT, MANA YANG HARUS DIDAHULUKAN.. ? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Posisi hukum positif dihadapan hukum syar'i ada beberapa kemungkinan : 


1. Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-@uran secara sharih 
(eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari', dan itu mengimplisitkan kreasi 
mengatur “al-maskut 'anhu” oleh ummat Muhammad SAW, maka hukum positif seperti ini bisa 
diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan Usman ibn Affan ra. : 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4435 ) 


AI: 

Aadl ema da JU : 

Uya jay CHI HM oya 02 ny de Ha lay Olaludi ja pls d0 dl ab) Oli u3 Olate Casa! sal og A8 

Soy OLI Tj ya Oa ya OI (OLI Hj NY L Olela pd AIO tan AI gmn dj G3 EW3y chalikl eag lali 

OWakud! 3583 Jie eyang (Oak! Hala oya Set ASI) cadle FP Yg CAd3 BUSA DAY D3 mag PrlajlY P 

2 plg old ami ae ta gd Ga Gia Ti) 

sasuli : 

Aya Ud jin KE Uya KAYU Uji" 1) AL Lele jai Bae aka enak bayan LE Je eU Dara 

3 JB JB DL or el 3S Bleeal Ud 0S YPP pi Uilon 2JU ikan Up yaa ya Aa dor pl SUS Jaola 0 

Keane op ain) Dal Spa ui Codoal Comal Of GAS J9 Tia AI JL ya gai GP SI ae ah". 

A2 sat sb MO aa Br maa AR Kah 

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka dalam posisi 
ini harus ditolak. 


2 ea ana : 

Kam afi La) at Cah Gladi 2 pal Se RA) mari" 1J elang Aale Il dlae (adl ye tee AI Gay Dl ae ye 
Ta ta GI en Sp Ta, salsa BY Sian Mito 
1987 2612 5 Gg Biab n( 

Gill aa cal IU : 

oa re Usa 3 GAP La akh Ia (keaat papa | Ly dah Mo al ai Las gl alay 3 GS) ud 

DG naas jul Usb) Ap LAeLAA AI jUaa Gde Aan j0 SU ma oya Ea Ud all ag pegbad jg KeUI, mamak AYI 
AI adas cod Rel Y" mani Au laa Eagle Cg Let da LB OS uya la pa WS LV Gel Y, ae" 

01 BLS Wan Ig yh Oki AI Tenan C3 Ao Y" OLES ya oya AKAL Una Uya OLS Lakon C3 Old Jing ding 
SL II 3 dolan Legal de PSSI Tila 3 Lama pelit by "Ula AI Gaal Rel Y" gl mall, mal se sala 
laa IS de Kah Mela LASIL Jaa Ai Anas "Uta OS" G yag alel 3 Kata Le Mel LAS Ig Ol VI" Aellll, 
SAS TB) UP) SA oya pd ala Lanny Jam yag AYI dala ala yag per A3 EMS la G3 yah A3 3 el 
123 2,13 AAA JS ega CI ma og Ie or MA OLI mrue CS) 

Tata 6 Kam al 3 Kn Sa pd ga AU ga" HB plang dala AI Ol adl yP Lagi BI ob) jae al OP 
| (SI any E, 

mma taa2 II (dy Ur op Oljat ye Gaal ayo) "II Kana (d Salad Kel Y" lang Aale SI Iko AI Jay JL 
TO PSA ena Tah aa 

3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan 
hukum syar'i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang ditetapkan hukum syar'i baik 
dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang 


mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak 
bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati. 


GIE Gaji at JB: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sepat et BP La SD tegang Rae Roland OLS Ob las yah Oly temen Ka gait al Ol tar yong USG Kerta ja IBI 
(112 pel ge tega MEI St at ra 1 AAS Lena LA) Halo A3 Rona Y ola jl og 
Gali Ju: 
CI de daa dedi) dabel Eki oa dg al La OLS IP aelb CA Kogan al el al ISP eUYT Oo, Ja ot Hal, 
407 plg SI IS tega Bia ae ML 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


0519. FIAIH : Pengertian MAKRUH TAHRIIM 


PERTANYAAN : 
Adhi NurMochammad Khusna 
Apa yang di namakan dengan makruh takhrim ??? mohon dicontohkan. 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Makruh TAHRIIM ialah makruh yang berakibat pada dosa. 

dm ASI CYI eri JGN Ol ang Ra) el AS oa B. 
Perbedaan antara Makruh TAHRIIM dan Makruh Tanziih adalah makruh yang pertama berakibat 
dosa sedang makruh yang kedua tidak. | Vaanah at-Tholibin 1/121, Al-Figh al-Islaam 1/598 |. 
Perbedaan MAKRUH TAHRIM dengan HARAM 
3 Jeda ea La al Jas Ja Jalu ca La al dal Ol FYI ee IS Ol al ea al os II, 

Abd alah aan jl PUS ya Jas Jaat Y 

Perbedaan antara makruh tahriim dan Haram yang kedua-duanya berakibat dosa. Makruh 
Tahrim : Ketetapan hukum yang berdasarkan dalil yang masih memungkinkan ditawil (ditafsiiri). 
Sedang Haram : Ketetapan hukum yang berdasarkan dalil yang tidak dapat lagi dita'wili baik 


berdasarkan al@uran, Hadits, Ijma ataupun Giyas. | Faanah at-Thoolibiin 1/121, Tuhfah al-Habiib 
1/43, Hasyiyah al- -Bujairami ala al-Khathiib 11/416 |. 


ba Jaa ea SN GAS La: PA Obi KN SA Ha Bisa DEAR SPN MI ap. 
aga KA an Kn Kd). 

a20, 9 0 A22. 2.5. 8 020 30, -9 Pa ana , » R00 - 2 30,0 - .9 para - 
2 Kay SA JAS IIS La yag Lay og KU: Olah yag Un Gilir Ah al OS br 0) : IN Ar d9 
Ek Kap DE BA GAN Dj UP IK Gal WA Gala Dg al DI MA IS Lah LP 
IN sela aa Ia LA HN 2) 


Cl) 228 gr pal Slily 658 «57 71 GokAM Sy ea P3 

(2) 189 - 188 HWI ilh Je Gala Hei 

Haram dan Makruh Tahriim kedua-keduanya dalam kesamaan dalam berhaknya atas siksa akibat 
pelarangannya, keduanya berbeda dari segi ketetapan hukum haram pelarangannya bersumber 


dari dalil pasti sedang makruh tahrim dari dalil yang zhonny (dalil dugaan kuat) yang diunggulkan 
(Syarh al-Muslim ats-tsubuut li anshoory 1/57-58 dan Tarrifat li alJurjaany hal. 228). 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4437 ) 


Dalam kitab Muraagi al-Falaah dijelaskan “Makruh adalah ketetapan yang pelarangannya 
berdasarkan zhonny (praduga kuat) dan terbagi atas dua macam : 


1. Makruh Tanziih ialah makruh yang lebih cenderung mendekati hukum halal 
2. Makruh Tahriim ialah makruh yang lebih cenderung mendekati hukum haram 


Maka sebuah perbuatan bila mengandung meninggalkan kewajiban kemaruhannya kearah tahriim 
sedang bila mengandung meninggalkan kesunahan kemaruhannya kearah tanziih hanya saja 
kadar dan kedekatan yang terdapat pada makruh tanzih dengan makruh tahriim tentunya juga 
berbeda disebabkan muakkad (kokokh) dan tidaknya sebuah kesunahan. | Al-Mausuu'ah al- 
Fighiyyah X/206 |. 


lam El Bassyasy 
Perdedaan makruh tahrim & tanzih : 
“ Tahrim - berakibat dosa 
“ Tanzih - tidak berakibat dosa 
Sedangkan Persamaannya : sama-sama makruh (tidak disukai) 
Perbedaan haram & makruh tahrim : 
“ HARAM : dalil (keharamannya) kuat. 
“ Tahrim : dalilnya lemah. 
Sedangkan persamaannya : sama-sama berakibat dosa. 
Bagi teman-teman yang punya/bawa kitab "tagrirotus sadidah" bisa dicek. Disitu ibarohnya jelas. 
Wallahu a'lam 


0592. Macam Aaul dalam Madzhab Syafi'i 


Berikut mengenai macam-macam Gaul dalam Madzhab ( Syafiiyyah ) 
1. Gaul Gadim 


Yaitu perkataan lama Imam Syafi'1 yang berdasarkan kajiannya dari sumber Algur'an, Hadits Nabi, 
atau nash-nash yang lain, yang pernah dikeluarkan sewaktu beliau menetap di Baghdad pada 
zaman pemer...intahan Khalifah Harun Ar-Rasyid 

2. Gaul Jadid 


Yaitu perkataan baru Imam Syafi'l yang dikeluarkan di Mesir setelah dikaji semula semua gaul- 
gaul beliau yang lama sewaktu di Baghdad (gaul godim). Dalam penetapan Ashhab Syafi'l, ulama 
Syafi'iyyah, bahwa gaul jadid (perkataan yang baru) itulah yang lebih kuat untuk diikuti dalam 
fatwa hukum-hukum agama. 

3. Gaul Shahih 

Yaitu perkataaan yang benar/kuat (lawannya adalah gaul dhaif) yang diputuskan oleh para 
Ashhab Syafi'l setelah membandingkan antara beberapa wajah yang ada. 

4. Gaul Ashah 

Yaitu perkataan yang “lebih dibenarkan/dikuatkan” dari kata-kata yang ada (lawannya adalah gaul 
gawi), apabila bertemu semua kata-kata ini, maka yang dipegang ialah gaul yang ashah. 

5. Gaul Azhhar 


Yaitu perkataan yang diunggulkan dari segi pertimbangan para Ashhab Syafi'l (lawannya juga 
waul dhaif) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


6. Gaul Rajih 


Yaitu kata yang diberatkan dari beberapa perkataan Imam Syafi'i menurut pandangan para 
Ashhab. Apabila bertemu beberapa gaul yang diberatkan para ulama, mereka sering men- 
tarjihkan satu diantaranya yang dinamakan gaul arjah, yiatu kata yang diberatkan, yang kemudian 
dianggap sebadai gaul mu'tamad, yakni gaul yang dipegang. 


7. Gaul Dhaif 
Yaitu perkataan lemah yang tidak boleh dijadikan hujjah/difatwakan. 
8. Gaul Syadz 


Yaitu perkataan yang luar biasa atau langka, yang tidak boleh digunakan sebagai sandaran 
hukum. 


9. Gaul Masyhur 
Yaitu perkataan yang tersebar di antara beberapa gaul. 


0625. Metodologi Bahtsul Masail 


Hasil Bahtsul Masail FMPP 2003 di PP. Syaikhona Kholil Demangan Bangkalan 
Latar belakang masalah : 


Seiring kemajuan zaman dan semakin modernnya kehidupan muncullah berbagai permasalahan 
figh yang mendesak untuk diberikan jawaban. Kemudian keluarlah jawaban jawaban dari para 
ustadz maupun kiyai dan juga muncul berbagai forum bahtsul masa-il yang mencarikan dan 
memberikan jawaban. Dan jawaban tersebut adakalanya berdasarkan “ibarat shorihah / 
manthugoh atau mafhumnya “ibarat. Atau dengan menyamakansuatu permasalahan lain yang 
tertera dalam Al Kutub Al Mu'tabaroh karena adanya beberapa persamaan atau 
denganmenyimpulkan beberapa 'ibarat yang ada. 


Pertanyaan : 
1. Bagaimana hukum melaksanakan bahtsul masa-il guna memberikan jawaban berbagai 
permasalahan yang terjadi ? 
2. Bolehkah memberikan jawaban dengan “ibarat yang tidak shorih /manthug ? 
3. Bolehkah memberikan jawaban suatu permasalahan tanpa menyebutkan “ibaratnya atau 
ulama yang mengungkapkan hukum tersebut ? 


| Pon. Pes. Al FalahTrenceng Sumbergempol Tulungagung (0355) 396901 |. 
Rumusan Jawaban : 
1. Musyawaroh seperti bahtsul masa'il hukumnya tergantung pada materi, tujuan dan etikanya. 
Referensi : 
Lho eka! pda 
Syary AN SAN Ob ad JS ala OP aa Ky EOS By JLEAU pal HMS pang din oki USA oya 3 Boy LAN 
ce der sesi Yg Jera Sui Jong Ja Bola 2 Hal SA ya de JB La Al GI Mai louol plis 
Ea Ng SONY ya SN 3 oalta d oalta Y LSI) lo ed ya Jera Hnsiy paling Hilo al al 
DLS Uganenl yA II AE ya lali ab ASIA AI Opi pd aa LI yat 3 pal Ab Aan) Sol Oleo Lali jin JB) 
Haag At ah 3 yA 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4430 ) 


2.481 AN SA £ yamali 

Lengley Cole VI) OA Sion Ras pil pala ya pegi RAI Ida all MN Le Jana yag BUS pp JW mad! 
Aga ata beng Lake al L Ul, SE, CUSYIY dab Aly) Rang Ga padly All, pall, AI, d3, 
dl Ale gai Wal BUS oi Old, lis all 


3.19: pot al 


IS ny HB OT Jl Igonya SS katun JL Lay Jl AI coli Lah Ona G2 ya Ol (Pj Oi le en ii) 
JB Of Il AYI Ulas Alas Is dl Ya (AI 3 Sl AI 33 YPP OA) dl Al Yati HKN ct (SN rt 
AI gag jga CAS laa OT SL all Ae Ca Ca Lea Alat el diy adl belasan Ae Urai (BA Cena m3) 
AP plat ena (San 3 ASI ats) JB Of i- Gill Ja JAN ABU, Jala ga YA Ani smk 
IP EN Ai ea OT JUS le nat Can KESAN Jiladly Bol pg O93 Lesi uya de Lah RILII ASI 
Mer II lesalat pel yag dis ) patah (nandito ykaN ld play) Lay y LAS UN 3 Al TEA L ee oran Aha Yg dl 
PP Sa SI UNI da ALS PP PELII oya Kila yan Lag) JL Of Jl- Lpprl0) Leoy Lauk elu y Row y2 
MS aril KAK maa de ALIS PP detil Ul Alat RA) oya KA LL IS ale 3 SS AA pole uya Ud 
Se ie Y ya IS AL Aa oya pena ia OP SBI 3 GA belia and! Alah SU dadi O pb pegia JS Ad perin 
Ale Apn aa Kam oa de PING mail JI mia LS Ag lal AT La yag la dd el AIA, S3 
4.30 22 dadi ala 

SLAYY Laga JS UG Of Saad PI NS WA HP oya Ae USA Atom ET 3 BUNG 3 SAN ya al JW XY, 
OS UI 3) gladi, 8) glea 3 STAN, 8 BUSI Ob Jadi 0) Petang Ailgiann y Ra gala LSI ola alas OY Uni, OI, 
Ce 3 IS Ob CiidI KiILUS Jaa Yg SllaiVI, Jatdk Jua CI Il ali Lt El Sg pall Eun 
SS ld JAVA, mebel cal da yadly ayal Cl GI JLPY M3 JA ly M3 JAN aneiy mad JI ml 

j3 Situs Gaal UI Y delo UP LIL cat biasa paadl DS Is) Y) 3,5 

5. 105 - 104 : p ke4lI Gi 


OP ema ASI ear y ae Ab VI SSI Jl IjalA Yy Il JB Ibla OS A8) GL OS 8 Jl Of bel, 
Yg) 03 Amala bol Goal Jp Jawadill lia leg A3 Ga ata al Ga Aailaa Gd an GI de SN IIA OS 
GW ISS be aa Jedlanols ca ya UI ASI pall OY dio elisia Y Lea! Olas YI Jo Ra padi 3 SSL Ila 
pais Y SI di Uas syaa pa 3 Jaa Le pi aah ya le NG HO Sa ONE Ha padl 3 IS 2 eh 
doel Ugal AS yna (SSP PAS Aa gnad 3 Jaber ya SAS 4 dewan (de Ienkii Il lal SUS elsa doel 3 de 
Aiman mara (SAI pall lalg Lp yes ya Iekd Oya) pad eh dn AL Rayuan" Ae Alat oya SAS) Ako Jurad 
S3 SINI R3 Lal yaa lia Alih ed y Ola2 3 Bab ya Torlel dle elb Sobajy All JA pB yag edi Ga jaa 
mand! Jaaoelih 9 man! mak pkl! FE Ra pad, pulas YI Ae la Ra pad 3 Ulu Sand OY Dao Aa) Jar yla 
SBY ol PA Aid nol yah A2 3 Oli! Gary A3 punk OA) demlio Belati doely JS mis pe Legitdad Jua 

V 3gp VI Reed IL Ah path Y OT Jah LELANG JIE NAS 9 pdl Kakan Ag Dal ye US cell Itaal as Lo Jil, 
ait Ggaka AI Sy RBT ye Aa dadi Sei MMS Mis Upin dp € Ily LSI ANIS Gagal Laole JB Y ol Heh iS Jb 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4440 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


V Soy! Bol Leale Cb GIA ASI Uno ye33 SV Rap Of Kaaley BNI oa G3 Hal SII OYUL GNI eyatomas Leah 
Ai CA OS UEA mal Il AI ALA Oa aed Jp Jl dim mi SAI pl Uap Ra pad 3 ph Lagu 
JET IAI 3 pa era mandi an el RAL SG ab Ol Inem # laa Hey GULAS din play Ubi Aa Lelaor GI dai 
pe ot binlad pa Sing GI Bae el da dil Ill Lela al pal pi Pj AG HAB VI ata pl ad il 
EN AW ALA ada ya IS LES aka gl GA Aadlaa G Ilad aib ad GeggI pumdi ga Romo pad JUS dal SG 
Ande pa Ad Yakin YG dadaka pelet yah Ata Lan jig CANANI leleh Glata jal Jade Of ey gdl Oo) BB dell aa Got dl 
Fla SS alel dead Abg jl JPU 3 mill Agak La pr USU Remon pa Jln A3 Job Ai elag CA el jl dilas 
BL pa Yg SAI pake gang pil Gaylas diam mata OT UK pad Say BLAAI aa Ab pb ya Aa pad dal SG at Ol Lal dl 
— Ragaad! Cap Oli Ws gbi Jong aa dil Ia pgiligkad sldul Yg) Olie auaialey mil pas 
6. 43-42: JA oa pls sll 
ce bb Ob S3 II yel Oon yaa AB ega OT let (Salad Rab gia Aelonsal 2 jl, ML BUM oa 3 mel Ola) 
Bole DLS TAS jay Anda Jeli og ball 3 Ie Ugly Kogan GA OP sid GA ye RUN SL BU 
LS Val IS) PLAT de PASI Hang y Sa Adang BAYI Jb Alta 3 ayla ph glta G ei3 Al on) owl 
PAS ya Wp Liter BUM yplpe oya Ji £ yana yi day Any ALI ye Ji Lay Uagaby ALAN Jina 0ya Ji US 
oa HI Hb Gde Oka! Ol yag 0S LA panel Ia de Llaklany Il dil any lalat oya Ray Tanya ly Hla 
Ale yg OLEII Y2y ya Ea oya SUS Gay oa yag Ag Jana Y OP JGN 1 OB Leg bad SI 
AE Jasad 3» pay ai GAN Dj oya lay SAS yed GAN okkaka Ul eej y MLS gaji JarAU Un pi 
gag Of dak ena LS GS Any) Gia Le) US OP Ly AL Yg Ulos Clan ya Bag ji ob Sing Lem 
ebi3 JULI (3 dago ay ale dr yag BUY On 2 D2 Olga SPL Oglandin) (Kawi 3 EH Ups ll 
PA Wet Ga ya Wah OS adan Am OS AS BA mar OWAI I ob ia oi ai pi) 
OS Alai nas ank Janda aah ya La Ce PUN ya pal BUS PP sn YO GW SA by, ci ala 
Sat JBL 2 eeaka OL il de 28 yag Oa Heli AS DNAN le Iya at Filan oya Kelam Su oya Jia ddlta 
AI SA Us ALI S5 Ig SOLUSI Log adil ejg aladl, 

2. Boleh dengan syarat : 


1. Antara masalah yang tercantum dalam “Ibarot kitab dengan masalah yang membutuhkan 
jawaban dapat disatukan dalam satu dhobid atau goidah (kesimpulan) dan hal ini disebut 
ilhag 


2. Dilakukan oleh seorang fagih, yakni yang menguasai dasar-dasar figh sekira bisa 
mengembangkannya 


3. Adapun memberi jawaban dengan cara menyamakan masalah yang tercantum dalam kitab 
dengan masalah yang membutuhkan jawaban tidak dengan cara menyatukan dalam satu 
dhobid atau goidah (tandhir) maka hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid fatwa 


Referensi: 
LA AN 2 pal 


Anang Id dial 2 Ag Wol pit 3 Sina olis UPISENI Selo dipagi Alay HAN LaiS pyia Of Hal JI JL 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4441) 


Isa G Jong Ol Voyita AL Lay dada Gada aji dalah YP yaa oya dadia DL) plaumaia bak Lah d1 ol yid yelii 
Lag HI GAS Selo SS Aoa ea La ISS Ag Sal dg AB joe Lagig GAY dl S3 paka By CL olina 
sed Ula is Of na Alah JB LS Ag SP SAI Gb SN gai Ia Jing dad Gopi 33 Sail EL SWAS adl 
gpet gd JB ARA ya JA Tao 15 didi dah Ai ab pig Lai CE don jalin Yy Gaya Gan BAY ppili 3 Upale 
LP Ie BU de BJ aa daa ay dig Ole land OS Lelah ly IU ola 3 AA Sim 3 AA, 

8. KI Jo 214 20 LIWI 2 oU Ale aa oral aa 

AB id Jati CAS Abi oya Utah Jaa oya LM SAI 

BP ea Ogoh aa Il liga Lelo Up ARA Alih oa Ob JS ya Sop ya LAI (PI Allan Lah Jaa 2 JP) 
Bl Bo ag dy dal Sinai p JSI Lae Of Jai AA jl AN SA Se 3S bi an ab Uh 
JB dani LAI G9 seal —d aah JP Saga Le Ob JS oya niatan d Ol) Upah Ang jd 4 2L3YI ASN SI 
Baki op cad GARA Gal dal semai COLA Sy pala AS Aid Gas sleka Ao Gal AE Lagi jang 
SN BSI 2 pnaiki yag Ulas AI oya Karya Wlluali Jal jang Jual A8 JAN Ily SUS A3 3 SB oa cl lil 3 data 
asli Wis OLI Jat pST tagiula. 

9. 298 20 IIA ai de Aa uh 

BS ag dingin urat Ol Al PA Gia Ul JL SY meri gaji de LaB SAP Oky elSYI aliall 348 Laos) 
2 ati LasYi. 

10. 1:2 II BI Sel PURI, oL3I 

Il Ce UYA Cola JA Y Le Ling Lia Lea peda Bi LI on dala dala SAI SUN aeU US Ss If 
Ol Alan opo pi 4 akad Cola Gate Lah IU, ppi! ale Legi Hanana Lam BUS JS UAS at La Lean Sl 
DAN yed SIG pa SAN 4 SAI SAN Jai 0 S3 ya dna OS OP Lho ee JB LAS Ol) Unila gaun 
BALAI gd VI) Sal pg Uadorta 3 BI pa oya Jami # gila pyar opal Li Iano 4 kail US Ob Vi, 

11. 189: AI 


Do inai pia Ih Gakgrmll 2 Ola S0 AB paid PLAY dala Lo patelana Leah Ulil Aollay | Aedly ad, Ol, 

Hibah ) Le Sekian ARA Ji Of pai AS Ja AM dr 3 GDISII he yag ALA din SAI Je SIN Je plaza! 

GO —AhI J5 de ta Sl Fla de AAA 3 Op Ol dasi engan ae Jasa JEW AeRAlI Padi GA 3 by 
SS OSIP Keypaii ls dala ye yaidl ab aah lekang Leah AAN 3 US Yg Lap) DA Layani Lai UUS, alel 
aa BO ot Wae yah eat al 52 Sa Lah Usil G3 coal Laka yani Y Anil) ay Olga Lah Aas 
ca Wild ska Sae, Abl-YI 33 jl Ol yaa DB S3 Olly x8 mang di Jis Il US Sp 3 TES Yy Ale opal 
SAI Of eU BU oa JUL SUS Okay dale Gopad ale pati ab pnmdll la 3 Gelas ALA Jia Jinny € JG: 

SE SIN ad gta DAS AAA AYI Of da3 pelai GSU) dl Ale yo pad "torlo Kama tele pd ls 3d Sd Gala 
diitoakl Uta | SIS Jin Ah Celad G PN “hm Clan 30 Ai, mami! IOS G Feel Yg ale al 
Ala gia pia Lah Goda (da dab Sya Ily dal Goyah dala Goyah gan IL BU aa ml ia 3 denda Ji 
JII Tia LD yiS 3 diy SSL DG Jle belital 4 Ola Bolital Jl Ad TULY La 2 SAI Gaal 7 SAN ab Of Olaal) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4442 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SPS ali bat ying Gal ye Ob IS Bi AS IS 3 JAN RSNI Kendil Of Aah Cemal) Gladi laa 3 Rel 
Bad bg Lea aye MSI 3 SSI, 

3. Tidak ada keterangan yang mengharuskan menyebutkan “Ibarot atau ulama' , kecuali jika terjadi 
taghrir pada mustafti (anggapan bahwa hukum tersebutmnerupakan goul ma'tamad dari Madzhab 
yang diikuti oleh penyampai hukum (Mufti) atau jawaban yang disampaikan dari selain madzhab 


yang diikuti mufti (baca:penyampai hukum) maka harus menyebutkan nama Ulama' yang 
berpendapat atau status goulnya. 


Referensi: 
1. 298 20 EA AI Ie daa 
BS Ika dingin Tyas Ol Al PA Gia LL JBL SY mer idly majid de LaB SAP Oky elsYI aliall 348 easy 
2 ll Las. 
2. 233 op S2 SU Ola op KL LAI Tab Kal el all 
ya ne de WS S3 Of AS ABI ya ea mer ye pel AAN at Ji Of Eka ul ye maa ob G3 
sa jer Alah Il ALS La ea Gal Of Atu Land AS Iin SUS ea RD JL II SLS IS) Ul tani aue dy 
ap ya Ab Lalai Anam dy oa ily Cat SLYU S3 ISI La SY S3 oa dah teng DB JBL Y LEAN GW 
Bo) So Of Lain dare Pa cal SIB GL AT II Sl oma UI Jae dy ta Bet Dg ol Lani tell) Uadtmall 
Lele elit 3 S3 Llla JALAN Anda jar II dok AL II Il Gs lYI Alta 3 Sd 2 mal (SI 
SW Ad #YI mas ag SY) eladl Oyo Jadi Jl Amande ori der Ads dadi Role 3 Oli Jaa j4 Ai 
Clab jab dil LL pal Aib de eYI Lely matt mati Nled HAN Alat dil Jill ehyg LL add Kendal Aa 
MAL LI GIS Ala 3 JII ab Ea pdl RAY oya KAI ml SI YI S5 IIA patah pd d1 Jual Lemile Oei 
Akad gia Delia jl) D3 BU ny SAI RSI jl OP Boo elly Rorlbi Kcal IS) Lagu Y sadis If ola ly 4 
9 Jai Lo SMS yah Hor Aas dalil HI salad dl A8 pgsai Le Ulu 3 Ujang Jaya day IL opal Andal (egl3 3 2) SAI 
abal Le (Dll) WS 32 G2 peramal! Udi (Jar A89) CI IMS Upah Coris 3S II ililana SD JW if Jam oil Alay 
Jeng Arga Das Anal d3 JW La TI Jadi WS 3 oles jlor AgS yng ML ElSYI Glee oya Ol) Sa KA of 
(PNJ NY SY! el 33 Ilahi yel S3 Lang Haid! AKI 3 Aki ad ale Gl adl 3 Iledelal S3 ae ISU 
ly aer! Jah Yama down pd geri Jl Aaj yaa JI Ody B5 sel 3) SAN Luh 3 omi Root Jadi Lely 
Hor 
3.782 AN LA & pama 
A5 Risa 0d ay Lil Sekai eyad adil Ady HAN Sao dad Io ity Lia Sio JS) Kan ay Cai! lp ola Jua 
Asi) ad oaiy j3 SUS opa cegai d JA Aid 3 Snail AU INI Ob one) Una pal dai Adly malas ab el 
KA Ko Bay Mat onad SY Ga oBUN J gaby INI Hadi oya londll Jb SD pall Ap Jonas las Iluw ot Mj 
db reB yag HAN ST UUS Iin ya 1 OP nahi ter aed Alai pda plah Ula ya Yg MIT, paid Yokizal 
Jewel IL Kia ah ab BOS OLES dg red Ja om ab 3 AI APP) Ga ot Jet Rian Jua 
0g Jaka ph pay dipanan Sp ya DUS (3 Liang Urang Ol3 mali aalllan S3 pdla OL AKA) Koma Al) Jogi ang All 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4443 ) 


OLg stang July sang (NS yan UB Aidong Ilang 29 yag ya JB Chi Koran Jln Upah galall OS) Ana dam Ad Jl 
Ja JB OP daya mb GL ga JB BP JUL Gel oya oakisel Oly oki plan Ae Landa | Ui Bo yana Wa | 
JUII JB AP Hay Ik oto! plg Ganga AA ala goal Al ag pal lah HB Fa Alia ya Lc. ads Ol Mal 

celad 2 CSI dalah Bj Aiavas Ja dam MU oya Ag ya Bap Gde OA Y olima Anin ya Jp 1 gas pi JB 33B SAN 

ika Ntah pda OT englasnay Gegana Iga mei yoy Gpalia Nya US Kinioutia | pasa Gd Cai oya OLdAe Ca Ika 
AN Waka el Yg para 52 JH oya plak SLS yah BLSYI eta IT yag Iin yA II NAS sll 


0634. IJTIHAD 


PERTANYAAN : 

Ab Al Wachid 

Apa yang dimaksUd dengan ijtihad ? macamz2 ijtihad ? dan syarat menjadi seorang mujtahid ? 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 


ljtihad adalah penggalian hukum dari teks-teks keagamaan baik berupa dari Guran maupun 
Sunah. Maka dari itu ijtihad merupakan upaya kerja keras yang bermodalkan intelektualitas dan 
kepiawaian metodologis dalam memahami interpretasi teks ajaran baik secara literal maupun 
kontekstual dengan menggunakan kaidah kaidah universal yang disesuaikan dengan prinsip- 
prinsip dasar syariah yang sering di sebut dengan magoshid al - syari'ah. 


Imam Syatibi dalam kitab al muwafagot menyebutkan bahwa seseorang patut memperoleh 
predikat seorang Mujtahid jika seseorang tersebut dilengkapi dengan dua kemampuan yang 
memadai : 


1. Pertama, Faham Tujuan Syariat (Magosid Al-Syariat) secara konprehensif 


2. Kedua, mampu menggali hukum dengan segala kemampuan intelektualitasnya dan 
pengetahuan yang memadai menyangkut tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab sebagai 
masyarakat awal yang menjadi sasaran wahyu. 


Lebih lanjut As-Syaukany dalam kitabnya Irsyadul Fuhul fi tahgig ilm Al-Ushul menambahkan 
bahwa seorang mujtahid juga harus memenuhi syarat-syarat dalam berijtihad yang merupakan 
sebuah keharusan bagi seorang Mujtahid seperti : mengetahui tafsir ayat-ayat Ahkam dan Hadits- 
hadits ahkam secara konprehensif, memahami masalah Naskh Mansukh dari Gur'an dan Hadits, 
mengetahui masalah masalah yang menjadi consensus (ijma) ulama, Memahami Giyas dan 
Syarat-syaratnya serta illat al-ahkam, metodologi dalam beristinbath dari teks, prinsip dasar syariat 
dan maslahah untuk seluruh ummat manusia, Memahami susastra Arab dari segi ilmu Nahwu, 
Shorof, Balaghoh, Bayan, Ma'ani. juga harus mahir dibidang Ilmu Ushul Figh dan magoshid As- 
Syariah. 


Gantung Siwure Mbah Manten 
Syarat-syarat Mujtahid antara lain : 


1. Mengetahui bahasa Arab sedalam dalamnya karena Al-Guran dan Hadits di turunkan Allah 
dalam bahasa Arab yang fasih yang mutunya tinggi dan pengertiannya luas dan dalam... 
disini bukan hanya mempelajari bahasanya saja, akan tetapi semua ilmu yang berkaitand 
dengan go'idah bahasa Arab seperti Nahwu, shorof, Bayan, Badi", Balaghah, 'Arudh dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4aaa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@owafi.. karena dengan ilmu itu baru bisa diketahui yang mana dalam ayat ayat itu yang 
sifatnya umum, yang sifatnya husus, yang sifat nya perintah (suruhan) , yang larangan, 
yang pertanyaan, yang nash (nyata), yang majaz (tersirat), yang muthlag, yang mugoyyad, 
yang berita, yang hikayat, dan lain lain. karena dalam Al-Guran sendiri ada ayat yang 
tampak lahirnya menyuruh tetapi hakikatnya melarang... seperti I'MALUU MAA SYI'TUM 
INNAHU BIMAA TA'MALUUNA BASHIIR... Berbuatlah apa yang kamu sukai, 
sesungguhnya Dia (Allah) selalu memperhatikan apa apa yang kamu kerjakan..... Pada 
zahirnya tampak merupakan suatu perintah, akan tetapi maksudnya adalah suatu 
larangan... 


2. Mahir dalam hukum Al-@ur'an, yakni diketahui lebih dahulu mana di antara ayat Al-Guran 
yang umum sifatnya, yang khusus, yang mujmal, yang mubayyan, yang muthlag, yang 
mugoyyad, yang nasikh, yang mansuukh, yang muhakkam, yang mutasyaabih dll ( harus 
mengetahui dan menguasai Ushuul Figh) 


3. Mengerti akan isis dan maksud Al-Gur'an keseluruhannya, ke 30 juz nya serta hafal... 
karena dimungkin kan dalam memutuskan suatu masalah sering lupa dengan ayat lainnya 
sehingga keputusannya bertentangan dengan ayat lain.... jadi memang harus di rangkaikan 
semua dengan ayat yang masih berkaitan... 

4. Mengetahui azbaabun nuzuul bagi Al-G@ur'an dan asbaabul wuruud bagi hadits... 


5. Mengetahui hadits hadits Nabi , sekurang kurangnya apa yang telah termaktub dalam kitab 
kitab hadits yang 6 (shahih bukhary, shohih muslim,shohih tirmidzi, Sunan Nasaa'i, Sunan 
Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah), dan sebaiknya mengerti juga dengan hadits yang 
terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Hakim, Shohih Ibnu Hibban, Shohih 
thabrani, Darugutni dll.. 


6. Berkemampuan menyisihkan mana hadits shohih, maudhu', hasan, Musalsal dil... 


1. Mengerti dan tahu pula fatwa imam Mujtahid yang terdahulu dalam masalah masalah yang 
dihadapi... ini perlu agar tidak terjerumus kepada mengeluarkan hukium yang melawan 
lima .. 

8. Syarat yang Muthlag yang harus di miliki seorang Imam Mujtahid adalah Pandai, mana 
mungkin mau memecahkan suatu masalah kalau dia tidak pandai... pandai dalam 
merangkaikan dan memecahkan suatu masalah... 


0667. ISTILAH FUGAHAA' SAB'AH Di Kalangan TABI'IN 


PERTANYAAN : 
Wajah Baroe 


Assalamur'allaikum salam..... Maaf mau tanya pernah denger dulu di zaman Tabi'in ada yang 
namanya madzhab Sab'ah... Yang di tanyakan siapakah madzhab sab'ah tersebut... terima kasih. 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. FUGAHAA' SAB'AH lalah mereka-mereka golongan para tabi'in yang hidup di 
kota madinah dan menjadi rujukan permasalahan figh di masanya, mereka adalah : 


1. 'Ubadillah Bin Abdillah “Utbah Bin Mas'ud al-Hudzali (wafat 94 H) 
2. Urwah Bin az-Zubair Bin al-Awwaam (wafat 94 H) 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4445) 


3. al-Gaasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar (wafat 106 H) 
4. Sa'iid Bin Musayyib (wafat 94 H) 

5. Abu Bakar Bin Abdurrahman al-Makhzuumi (wafat 94 H) 
6. Sulaiman Bin Yasaar (wafat 107 H) 

1. Khorijah Bin Zaid (wafat 99 H) 


Keterangan diambil dari : 

94 ina il IAI 9 yaaa gor Re AI AS or AI Aap (1 y SN jA AH Call oya Tipe NS adil " Kemal sket (2) 
OA dian GA Kead! y1 dran (4 7 106 Rin GA Sr AL 1 LI (3 dia GA ot aj ea BP 
(O) Te BA An 1 Tere (Ty) LO T Hita GA Ilang 1 Ola (0) Maan GAN AN GP as Sa 

99 

| Gawaa'id al-Fighiyyah 1/415 J. 
OR 93 € Kara op Hr 2 pg 6 Bo il Al oa melata IS Cnaalll oya Ras (da Sele Ugal, 2 Ls Rasul eleiill 
Sig 0 Ja Gpp Olly ab ot Aaj pt Reno 6D yaaa ya AS AA lag € dala! S4 Ud or AAL al aa 
sa Ja AURA Sr rat or AA Aas uya dl ya Jay SIN IP yag Sp ur JA Ae or Kala pl ya Ji ll G 
PAI ea 1 LI GA AS 

(19 2 SI 3 a33 4072 IS SSI 

| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 1/364 J. 

0742. AOIDAH "AL GODLO'U BI AMRIN JADIIDIN" Di Kitab 

ASSULAM 


PERTANYAAN : 


ASSALAMUALAIKUM. ANE MAU NANYA LAGI NIY, DI KITAB ASSULAM KARYA ABDUL 
JABAR HAKIM ADA @OIDAH: AL GODLO BI AMRIN JADIID, MOHON PENJELASANNYA.. 


JAWABAN : 
Umam Zein 
Wa'alaikum salam. Itu kaidah fighiyyah lintas madzhab. 


(| KAIDAH | Hal yajibu al-gadha bi amrin jadid am bi al-amri al-awwal ? ( Gadha itu apakah 
diwajibkan karena faktor baru atau karena faktor semula ? ) 


| PENJABARAN | Kaidah ini berawal dari diskursus sebuah perintah (amr) ketika ternyata tidak 
dikerjakan, apakah perintah itu untuk digadha-nya butuh dengan kehadiran dalil lain (amrun jadid) 
ataukah cukup dengan fungsi perintah tadi (amrul awwal). “Amrun jadid' didukung oleh mayoritas 
ulama hanabilah, hanafiyah, dan ibnu hajib dari malikiyah, asy-syafi'i dalam ar-risalah, serta 
mu'tazilah. Sedang “amrun awwal' antara lain disuarakan oleh Abu Bakar ar-Razi dari hanafiah 
dan Abdul Jabbar dari mu'tazilah. 


Pembahasannya berkelanjutan pada dua hal: 


1. Perintah yang digayyidi, semisal ada perkataan: berpuasalah pada hari kamis. Ketika 
ternyata perintah itu dilewatkan maka menurut “amrul awwaf wajib digadha sesuai dengan 
permintaan perintah semula, sedang menurut “amrun jadid' tidak wajib gadha kecuali ada 
dalil lain yang menunjukkan kewajiban gadha. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4446 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Perintah mutlak, semisal ada perkataan: tidurlah. Menurut “amrun awwal' wajib tidur dengan 
segera sebab perintah tidur itu mengikat di setiap periode (detik misalnya), ketika detik 
kedua terlewat maka muncul tuntutan gadha tidur di detik ketiga sebagai akibat dari 
perintah tadi. Sedang menurut 'amrul jadid' hanya wajib tidur tanpa perlu bersegera kecuali 
ada dalil lain yang menunjukkan penyegeraan tersebut. 


(| CONTOH KASUS | Wanita yang udzur haidh diwajibkan gadha puasa dan tidak wajib gadha 

shalat. Perbedaan illat di antara kedua ibadah itu ternyata berdampak pada hukum kewajiban 

gadha yang berbeda. Puasa ramadhan bilangannya sedikit, dialami cuma setahun sekali, karena 

itu tidak ada masyaggah bila dikenakan kewajiban gadha. Sedang shalat bilangannya banyak, 

dilaksanakan tiap hari, sehingga akan masyaggah bila diwajibkan gadha. 'Amrun jadid' berupa 

masyaggah atau tidaknya inilah yang menjadi penyebab gadha, bukan sebagaimana 'amrul 

awwal yang otomatis gadha ketika melewatkan suatu ibadah. Kasus ini menjadi bukti bagi mereka 
yang berpendapat 'al-gadha bi amrin jadid.' 

JII PIL pi daur jab ella LL Ja Hoa Jual 

Ob yoo W Aldi aka SIT AYU gl daster ab slail Ja piket: 

IN ali: 

SI SUS Aa Land Jill SUS p Ul ati Ja JIN ANU ca aa Jis (bd KI laka 3 Jadi JB ISP LS aah AN 

Oren Coli Y Jai: 

SUV Gia dala Jap d dgn | ISL "onta Alda" AYI Jgn Y Andi aga Jail! Kila "Jadi" anal JA J3 of 2d. 

KSB CV YI pi Y IAI aon Aaja BU) Ande 30 DS ee yng pia Y BU padi alah of 2gb 

PI dajhaang el Lo png Of Il pada daddy MEA ya Reelan" 0 padi K3 Al CGI yag dar jab VI el 

Jade ASI 3 Jelas ne OLI OY torell Ola 3 el. 

akta SAN AAN WI, coal ga) S3 Pat aa) je af Pj Ya 033 Oa Ja Hy HP uya ds del at yg. 

As 3) mali: 

An Lah dad LL Jd SAY SE Jala S3 HIS Jaka | 136 ceaa Ola olah Yg Jas dai Ol yag cal Ye 

JB oya calaih YI aga 2 HIS HE DG Lian Ja asia lal! ANN eU Of dai oil Ja oo IS IL 

SI Se ad JB Ang COAYI og If ag Jail ga S1 JB dh. 

212 pg Ip bea HA HAL II JP ola) 1 SI 

Jgdor ALVI LV OS JS JSI ANU Ja anaor beliin Y al da Jap ALS ya Tika lali 3 AJI al JL 

Ass SAH yak ea! Of JB daled aya gel ML 3 Usa Alah SU Lah dag dad AI ON ALI Clodi | ons 

Apar ja Sl Kang Ul YAI de CL Y pra Ol ee IAI 3 db olajay LAI 

132 2g aka J yel 3 dapa padi KASI 


0744. ISTILAH : IBADAH MAHDHOH dan GROIRU 
MAHDHOH 


PERTANYAAN : 
@iswatun Nukhlisshoh 


Mohon bimbingan tentang pembagian ibadah kepada mahdhah dan ghairu mahdah,, dimana kita 
bisa mendapatkan referensinya, dan siapa yang pertama menjelaskan masalah ini, karena sesuai 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH 3 


dengan apa yang di ajarkan Rasulullah. mohon dengan sangat kepada mbah mbah yang di 
mulyakan Allah karena ilmunya, 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Kalau MAHDHOH dan GROIRU MAHDHOH yang terdapat dalam Madzhab Syafi'i adalah sebuah 
istilah yang digunakan oleh Ulama Fugohaa' (ahli Figh) dalam rangka memudahkan 
mengkelompokkan ibadah-ibadah yang di syariatkan dalam islam, sedang kitab yang 
menerangkan istilah tersebut juga banyak, di antaranya ibaroh (redaksi kitab) berikut ini : 


bai Abal AS VI Lead JS AI pertah A2 Aeiay OS Ol Lol plladi DU de Sola of Jo, 
JM BPI Lah JS gal yeah EkeniS Alat pb Ale OS OI Lal Uillan Upah JS gl 5 mad Ana AJ O SG Ol Lala 
( KESIMPULAN | Ibadah terbagi atas tiga macam : 


1. Adakalanya ibadah tersebut bersifat BADANIYAH MAHDHOH (murni dilakukan oleh badan, 
seperti sholat, puasa dll.) maka tidak diperkenankan diwakilkan pada orang lain kecuali dua 
rokaat thowaf karena itba' 


2. Adakalanya bersifat MALIYAH MAHDHOH (murni berbentuk harta seperti shodagoh, zakat 
dll.) maka boleh diwakilkan secara muthlak 


3. Adakalanya bersifat MALIYAH GHOIRU MAHDHOH (berbentuk harta yang tidak murni, 
masih menggunakan badan dalam realisasinya seperti haji) maka boleh juga diwakilkan bila 
memenuhi sarat-sarat yang telah lewat. | Faanah at-Thoolibiin 11/87 | 


Wallaahu a'lamu bi Asshowaab 


0956. HAL IHWAL TENTANG NIAT 


PERTANYAAN : 
Ulian Febriansyah 


Eh, saya punya 2 pertanyaan : 1). apakah lafal niat itu bersamaan atau didahulukan? mengingat 
kalau shalat kan tidak bisa melafalkan niat jika bersamaan dengan takbiratul ihram. dan 
bagaimana juga dengan wudhu dan mandi junub apakah bersamaan atau sebelum membasuh 
atau mengucurkan air ?. 2). mengapa tidak ada lafazh niat untuk ibadah2 lain seperti : 
bersedekah, menolong orang, dll. mohon penjelasannya para asatidz :) 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. Menurut SYAFI'IYYAH niat harus bersamaan dengan pelaksanaan suatu 
ibadah sedang menurut HANABILAH niat boleh mendahlukan niat atas pelaksanaan ibadah 
asalkan dalam jarak waktu yang sedikit 


HAL IHWAL TENTANG NIAT 
es 0 Balai 3 BalindI jaaf Lao pugliny 4 Lyon Upon «Kla Lely € Alnig Ula 0 gili Uni Lpiiaimd.. 
DLSYI pay AL Kakey jan IN pku Lelo 6 Jl 0 AAS Lady ja al 4 Spa Anand BU HIS 
Ag Haa Hk Upah) 1 padi VI Olakadi Jl Lg csi Lang € Sl Anas Of VI Ol el OLS Leialas pakey « Laaius, 


IYA. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4aag ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Hakikat niat : menyengaja sesuatu dengan disertai mengerjakannya 

“ Letak niat : dalam hati 

» Hukum niat : Wajib 

» Tujuan niat : Untuk membedakan ibadah dan kebiasaan seperti duduk untuk I'tikaf dan duduk 
untuk istirahat atau untuk membedakan derajat ibadah seperti antara ibadah wajib dan sunah 

“ Syarat niat : Islamnya pelaku, tamyiz, mengerti yang ia niati, tidak mendatangkan sesuatu 
yang menafikannya, tidak menggantungkannya seperti dengan perkataan Insya Allah 

« Waktu niat : Dipermulaan ibadah kecuali dalam hal puasa 

» Cara niat : Berbeda-beda melihat bentuk ibadah yang ia niati 


(| Bughyah hal.143 |. 
ASI Jane Ja Sara Ol oma BLS yel Jala Oki Can ya Sjpr Iune Jala Aa OB LL Hard JB ye 
JUb OP Com yaa Bole! Ae Adly Chad JB LAS ellagin JS de Sl Ulang jin Glee O yana All Jail 
Oil Lega Kuat Oly dial Ai aka last OS cola AT II RI S3 Senat Ketan UNS ag aji 
Lgales (Sya yi ola. 
SYAFIIYYAH : Wajib menjlankan niat berbarengan dengan saat membasuh bagian dari wajah 
(dalam wudhu) agar niat bersamaan dengan hal yang pertama kali diwajibkan dalam sebuah 
ibadah seperti halnya shalat, disunahkan niat saat membasuh kedua tangan (dalam wudhu) agar 
hal-hal yang disunahkan ikut serta diniati dengan fardhunya bersuci (wudhu) sehingga juga 
mendapatkan pahala sebagaimana pendapat kalangan Hanafiyyah “Boleh mendahulukan niat 


dalam jarak waktu yang sedikit (sebelum ia menjalankan kewajiban), bila jaraknya lama maka 
tidak diperbolehkan. 


Disunahkan mengikut sertakan niatnya hingga ia rampung menjalankan bersuci agar yang ia 
kerjakan selalu berbarengan dengan niat meskipun andaikan ia sekedar menyertakan hukumnya 
(asalkan tidak berniat memutuskan niat) sudah dianggap cukup). | Al-Figh al-Islaam 1/141 J. 


Lola FLA pang Uya jIk ENI Gde Al aa j3 Ry 1 had 
(| FASAL | Boleh mendahlukan niat atas pelaksanaan ibadah dalam jarak waktu yang sedikit 
sebagaimana yang berlaku dalam ibadah-ibadah lainnya. | Al-Mughni 11/502 J. 
TUJUAN PELAFADZAN (PENGUCAPAN) NIAT 
Niat adanya dalam hati keberadaan lisan sekedar menolongnya agar ada dalam hati. 
HI Old Aelinad Find SyAU add Luf 
Sedangkan mengucapkan yang diniatkan adalah sunat agar dapat menolong hati. 


Referensi : Nihaayah az-Zain 1/18, 56, Nihayah al-Muhtaaj 1/457, Mughni al-Muhtaaj 1/150, Fath al- 
Wahhab 1/69, Fath al-Muin 1/130, Hawaasyi as-Syarwani 1/240, Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhan 
11/181, Hasyiyah al-Bujairomi I/ 423, IV/155, lanah at-Thoolibiin 1/152, 11/249, Dan kitab-kitab Figh 
madzhab syafi'i lainnya. Wallaahu A'lam Bis Showaab 


1354. MASALAH TAKLIF JIN 


PERTANYAAN : 
Teori Religi 
Bismillahir rohmanir rohim,,,Wamaa kholagtul jinna wal insa illaa liya'buduuni, Jin dan manusia 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (| 4449 ) 


diciptakan untuk beribadah kepada Allah,seperti apakah bentuk ibadah golongan jin ? Seperti 
manusia ataukah memiliki cara sendiri ? 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


MEA LAN Ya Vga BE Ke Kia Ga (Ea K3 Yu) BAG pita A1 
(ar) PS Tan pena jaranan Gali adi 
Pada hari kiamat, Allah berkata kepada mereka, "Wahai sekumpulan jin dan manusia, rasul-rasul 
telah datang kepada kalian memberi peringatan dengan berbagai bukti dan keterangan, 
membacakan ayat-ayat dan mengingatkan kalian tentang hari pertemuan dengan Allah ini. 
Mengapa kalian mendustai mereka? Mereka menjawab, "Kami mengaku atas kesalahan yang 
kami lakukan." Mereka telah tertipu oleh kenikmatan hidup duniawi. Mereka mengaku bahwa 
mereka memang ingkar. 


Silahkan membaca sekilas ibaroh di bawah, ibadah jin ada yang sama dengan kita dan ada yang 
beda. Kitab bahrul mukhit - imam zarkasyi : 


AAA Oa 2 A3 Ab jika GP Dila Gp Je Ta HASAN GP bejat Yy Kopi HST at Hal Ula 
Ag EN BIAN yA Sa La Dg ASP 
Ba HO FP metan jas A3 Gal of Ita HIS yan I aitu NA RI IU YO 
HIS Ie ea In IP 3 ia Ti tag VAN Gale AI DUIN AP HI SAB II ata Hb 6 
Ad HI Je ea Ken pam Ga spm Se yA yo yaaa Ulat WI JS ya 


dana Jan saka nyaa AI API AYI IL OA Je ln ale Lo Af Te Yeni, 
SAS MS MIE ag Debat Ga yI OLS Of G3 jari Aj, 

'Umdatul gori - imam badrudin : 
CAY ema Up Id LO be OA Albi Ae el 2 jas gal JB Al HASI Ola Giga pl 
Sa iii JAN ey CAKE ana Aly last II Ogbann BL Rayi ye 39 (33 Ay JI, 031 : elu) 
da 3 Nia Hd Jis PJ oya Ba YA 13 Hola de Aa elalal Hlioely SY pi Olis eealey Ol 
CP Ola or Sisi2 Ul gaaly yag 32 dala Lilo HUI Gl oal By CAin On) pp opal OK Kis Ul J3 yg Cell 
AS Aga AI II IAI UN Ab Ja € II ya Too Of dl Ap JB kar gd 01 Ea y G0 Ola 
dtg tag ALA ye Lah Jiy talang Ira ay ENI Ml dd lari da3 yag dinaal! Je Oya AU 
Sya BANI 3 ka yel BS Ol de sala! GAY LS pegaley Dj Ob Cari LIL elagis JA ah url ul 
Uoleap AI ae yel 2 Raga Gde AE O glory Jar tejdel Gsaja Hg, (B21 2 Le JI) 1 Ilase 
Go yag OJSU Ja girl & aki dg 2G Lol oya Tana Ig Uda IU 0S (JAN Be oil 
Vy OS Y SI) Walet (AI AAL 0g CD ya riny VJ AI Inn 5S yag GP (Omni) B Sail Oli Sy 
Adel O ylotaty (AI II Gee WE Um Cd plalali BA ya Ride Jl OA La gagal meal! ya O yaglay Up but 
CA SY ha Lean G Up Ja Ad O yloaa YAI 1G JII Aa 3 ale NS La Liga Yg RAI pa PAN 
MP cal OK La IDE yag kah al OK CAS Tiang Ily AA ALA, MIL ye pile Iya laka Cek Y ea. 
(BU 3 SSI MAL AI Aa 32 dana ga BA Cg JI II ALAN Je AI JSI Ji 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4450 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SES pegaley Aj ob okt safa Ob HAB plang Ale AI lo adl 2 tai Ulas RI Ch tua 2 Cradil Jf 0, 
JII AB ay JII Ain GA Abe Sets 2 SALA Le #3 Lae 3 Lady LAI de J3 AI ye Blus 
AS NS I By Aa SEL AI Oya Ja Ab Uloo IS) oya Ganja OA elaan Kia Ceko Nila # sal SSL JG cola, 
gp VASDN Ob ane Wb Cdi Ga Lo yat D3 Ol, ls Boga BE Ia LM (SAI JA) GI 
Agam Y GAN OLI Coating Al G3 Is AI. 

MASALAH TAKLIF JIN 


Tidak disyaratkan taklif secara insani tetapi jin ditaklif secara global. Terdapat pertentangan di 
antara ulama mutaakhirin tentang jin itu ditaklif dengan cabang-cabang agama (masalah furu'), 
sebagian ulama ahli tahgiy menyatakan bahwa mereka (jin) ditaklif secara global, tetapi tidak 
dalam batasan taklif manusia, karena mereka berbeda dengan manusia secara pengertian dan 
hakikatnya, jadi jelas jin berbeda dengan sebagian taklif manusia. Contoh, sungguh sebagian jin 
ada yang diberi kekuatan terbang di angkasa, sehingga mereka diperintah untuk pergi haji ke 
baitul haram dengan cara terbang, sedang manusia tidak dituntut hal itu karena tidak mampu. Ini 
dari arah tambahan taklif mereka di atas taklif manusia, sehingga tiap taklif jin yang berkaitan erat 
dengan watak manusia, akan dihilangkan pada jin. .... dst. (Bahrul mukhit - imam zarkasyij. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/368030619886419/ 
1424. ISTILAH DI MADZHAB SYAFI'I DAN SISTEM 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BM 


OLEH : UST. Muhammad Fadhil 


Gaul @odim maksudnya adalah pendapat imam syafi'i yang di kemukakan ketika beliau tinggal di 
bagdad irak, sebelum hijrah ke mesir baik pendapat itu berupa tulisan, dalam kitab atau fatwa 
maupun dalam bentuk yang lain. Al-Syafi'i ketika di Irak menulis kitab berjudul al-Hujjah yang di 
riwayatkan oleh lima murid beliau : Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H), Abu Tsaur (w. 240 H), al- 
Za'faroni (w.260H), Karabisi (w.248H), dan Abu Ali al-Hasan (w. 260H). 


Sedangkan @aul Jadid : Pendapat al-Syafi'i ketika beliau bermukim di mesir, baik berupa kitab 
maupun fatwa,. kitab populer yang beliau tulis di mesir adalah al-Um. perowi kitab ini dan Gaul 
Jadid yang lain adalah al-Bawaithi (w.231H), al-Muzani (w.260H) dan masih ada enam perowi 
sekaligus murid al-Syafi'i yang lain. 


Antara Gaoul @odim dan Gaoul Jadid dalam fikih syafi'i secara fungsional tak ubahnya seperti 
nasikh mansukh dalam kaidah hukum islam, walaupun tidak secara mutlak, masih harus di 
perhatikan korelasi Gaoul itu dengan kemaslahatan umum manusia. Selain dua istilah yang 
sangat populer dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ada beberapa istilah yang seharusnya di pahami 
oleh para ulama bermazhab syafi'i. Istilah istilah itu adalah : 
1. al-Nash (teks) adalah pendapat Syafi'i sendiri. pendapat beliau ini di sebut nash untuk 
menempatkan pendapat beliau pada posisi tertinggi dalam internal mazhab. 
2. al-Manshush, pendapat yang kuat menurut penilaian al-Syafi'i. istilah ini di populerkan oleh 
murid-murid beliau guna mencari legitimasi dari gurunya. 
3. al-Takhrij adalah jawaban al-Syafi'i dalam dua kasus yang hampir sama, tetapi ketentuan 
hukumnya di terapkan berbeda. 
4. al-Awjuh pendapat murid al-Syafi'i sesuai dengan kaidah dan metodologi yang di 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4451) 


kembangkan oleh al-Syafi'i walaupun ending ketetapan hukumnya berbeda dengan 
pendapat gurunya. 

5. al-Thurugi adalah pendapat murid-murid al-Syafi'i yang antara satu pendapat dengan yang 
lain berbeda istilah istilah di atas di pilih secara hirarkhisesuai urutannya. dalam al-Gaoul 
(jama al-Agwal) di kenal istilah al-Adzhar, al-Dzohir, dan al-Masyhur. sedang dalam al- 
Awjuh berkembang istilah al-Ashoh dan al-Shohih yang kekuatannya berlaku secara 
hirarkhis. 


Istilah-istilah dalam Figih Syafi'i 


Sebagaimana surat kabar dan juga buku-buku kontemporer, kitab turots pun mempunyai istilah 
khusus yang perlu kita ketahui sebelum membacanya. Ketika membaca kitab-kitab yang dalam 
kategori figih Syafi'i, kita akan menjumpai istilah-istilah khusus yang agak sulit kita pahami seperti: 
Agwal, Awjah, Azhhar, Masyhur, Ashohh, Shohih, @oul Godim, Aoul Jadid, dan sebagainya. Oleh 
sebab itulah, tak ada salahnya jika kita mengetahui apa sih makna sebenarnya istilah-istilah yang 
kedengerannya agak asing tersebut. Dengan demikian, diharapkan agar kita tidak perlu lagi repot- 
repot memikirkan maksud dan maknanya. Adapun keterangannya sebagai berikut: 

1. Agwal: istilah ini berarti perkataan Imam Syafi'i. 

2. Awjah: adalah perkataan pengikut madzhab Syafi'i. 

3. Azhhar, adalah suatu istilah yang dilontarkan Imam Syafi'i apabila terdapat perbedaan 
antara dua pendapat yang sama-sama kuat, maka yang lebih kuat dinamakan azhhar. 

4. Masyhur, adalah pendapat yang kurang kuat menurut Imam Syafii. 

5. Ashohh, suatu istilah yang dikemukakan pengikut madzhab Syafi'i apabila terdapat 
perbedaan dua pendapat yang sama-sama kuat, maka pendapat yang lebih kuat 
dinamakan ashohh. 

6. Shohih: ialah pendapat yang kurang kuat dari perbedaan pendapat di atas. 

1. Nash, bila ada kata nash, maka yang dimaksud adalah nash/teksnya Imam Syafi'i dalam 
suatu masalah. 

8. Goul @odim: adalah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Irag. Di antara para 
fugoha' yang masyhur meriwayatkan pendapat ini adalah Karabisi, Za'faroni, Abu Tsaur, 
dan Ahmad ibnu Hanbal. 

9. @oul Jadid: adalah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i setelah kepindahannya ke Mesir. 
Adapun di antara para fugoha' yang masyhur meriwayatkan perkataan ini aadalah al- 
Mazani, Buwaithy, Rabi” al-Muradi, dan rabi' al-Jizi. Pada tataran realitanya, goul 
(pendapat) ini mendapat prioritas yang lebih daripada goul godim, kecuali perihal 
perpanjangan waktu shalat Maghrib hingga hilangnya mega-mega merah. 

10. Wa gila kadza: adalah pendapat lemah dari pengikut madzhab Imam Syafii. 

11. Wa fi gouli kadza: adalah pendapat Imam Syafi'i yang lemah menurut pengikutnya. 


System pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail nahdlatul ulama' (NU) 


A. KETENTUAN UMUM 

" Yang di maksud dengan kitab adalah al kutub al mu'tabarah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran 
islam yang sesuai dengan agidah ahli sunnah wal jama'ah (rumusan mu'tamar ke XXVII) 

" Yang di maksud dengan bermadzhab secara gauly adalah mengikuti pendapat-pendapat 
yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu. 

" Yang dimaksud dengan bermadzhab secara manhajy adalah bermadzhab dengan mengikuti 
jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. 

" Yang dimaksud dengan gauly adalah pendapat imam madzhab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4452 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


" Yang di maksud dengan wajah adalah pendapat 'ulama' madzhab 

" Yang di maksud dengan tagrir jama'l adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan 
terhadap satu gaul/wajah diantara beberapa gaul/wajah. 

m Yang di maksud dengan ilhag (ilhag masail bi nadza'iriha) adalah menyamakan hukum suatu 
kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah di 
jawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi) 

" Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/ 
masalah, baik hanya berupa judul masalah maupun disertai pokok-pokok pikiran atau hasil 
pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan 

" Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu bahtsu al masa'il oleh 
pengurus besar syuriah NU, munas alilm ulama NU atau muktamar NU 


SYSTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM 


1. Prosedur Penjawaban MasalahKeputusan bahtsu al masa'il dilingkungan Nahdlatul Ulama' (NU) 
dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat madzhab empat yang 
disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara Gauly. Oleh karena itu, prosedur penjawaban 
masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: 
e Dalam kasus ketika jawaban dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya ada satu gaul/wajah 
tersebut sebagaiman diterangkan dalam ibarat tersebut. 
e Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari 
satu gaul/wajah maka dilakukan tagrir jama'l untuk memilih salah satu gaul/wajah. 
e Dalam kasus tidak ada satu gaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka 
dilakukan ilhag al masa'il bi nadza'iriha secara jama'l oleh para ahlinya. 
e Dalam kasus tidak satu gaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhag, maka 
bisa dilakukan istinbath jama'l dengan prosedur bermadzhab secara manhajy oleh para 
ahlinya. 


2. Hirarki dan sifat keputusan bahtsu al masa'il 
" Seluruh keputusan bahtsu al masa'il dilingkungan nahdlatul ulama' yang diambil dengan 
prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik yang diselenggarakan dalam 
struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling 
membatalkan 
" Suatu keputusan bahtsu al masa'il dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi 
setelah disahkan oleh pengurus besar syuriah nahdlatul “ulama' tanpa harus menunggu alim 
ulama' dan muktamar 
m Sifat keputusan bahtsu al masa'il tingkat munas dan muktamar adalah : 
a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan / atau, 
b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang lebih luas 
disegala bidang. 


3. Kerangka analisis masalah 


Terutama dalam memecahkan masalah social, bahtsu al masa'il hendaknya mempergunakan 
kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain 
sebagai berikut : 


» Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai factor,) antara lain : 
a. Factor ekonomi 
b. Factor budaya 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4453 ) 


c. Factor politik 
d. Factor social dan lainnya 


» Analisa dampak (dampak positif dan negative yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak 
dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek) antara lain : 

a. Secara social ekonomi 

b. Secara social budaya 

Cc. Secara social politik 

d. Dan lain-lain 


« Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan 
dampaknya disegala bidang). Di samping keputusan figh/yuridis formal, keputusan ini juga 
memperhatikan pertimbangan islam dan hukum positif, yaitu : 

a. Status hukum (al-ahkam al khamsah / sah-batal) 

b. Dasar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah 

c. Hukum positif 


» Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekwensi dari 
fatwa di atas) kemudian siapa saja yang melakukan, bagaimana kapan dan dimana hal itu hendak 
dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai rencana. 
a. jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan Negara dengan sasaran mempengaruhi 
kebijakan pemerintah) 
b. jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui 
media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain) 
Cc. jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat)d. jalur social lainnya (upaya 
meningkatkan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan seterusnya) 


B. PETUNJUK PELAKSANAANI. 


|. PROSEDUR PEMILIHAN GAUL/ WAJAH 

1. Ketika dijumpai beberapa gaul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka diusahakan 
memilih satu pendapat. 

2. Pemilihan pendapat dilakukan dengan : Memilih pendapat yang lebih kuat dan / atau pendapat 
yang lebih maslahah. 


Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar nahdlatul ulama' ke 1 bahwa 
perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih : 

1. Pendapat yang disepakati oleh al syaikhoni (imam nawawi dan rofi'i) 

2. Pendapat yang dipegang oleh imam nawawi saja3. Pendapat yang di pegang oleh imam 

rofi'l saja 

4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama' 

5. Pendapat ulama' yang terpandai 

6. Pendapat ulama' yang paling wara' 


Il. PROSEDUR ILHAG 


Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum di pecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus 
tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhag al masail bi nadza'iriha secara jamal. ilhag dilakukan 
dengan memperhatikan mulhag bih, mulhag “alaih dan wajah ilhag oleh para mulhig yang ahli 


III. PROSEDUR ISTINBATH 
Dalam hal ketika tidak mungkin dilakukan ilhag karena tidak adanya mulhag bih dan wajah ilhag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4454 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbath secara jama'l yaitu dengan mempraktekkan 
gawa'id al ushuliyyah dan gawaid al fighiyyah oleh para ahlinya. 


| Disadur dan dikutip dari kitab ahkamul fugaha' dan DIAMBIL DARI solusi problematika actual 
terbitan LTN PWNU jawa timur |. 


1479. TENTANG TALFIA 


Secara bahasa talfig adalah campur aduk. Sedangkan menurut istilah ulama dalam fan ilmu figih 
dan ushulnya, talfiy merupakan al-ltyanu fi mas alatin wahidatin bikaifiyatin Ia tuwafig gaula ahadin 
minal mujtahidin as-sabigin yaitu sebuah tindakan atau melakukan sesuatu dalam satu 
permasalahan dengan sikap (kaifiyah) yang tidak sesuai dengan imam-imam mujtahid yang 
dahulu. 


Seperti seorang mukallaf berwudlu dengan cara Imam Syafi'i, yakni dengan cukup mengusap 
sebagian kepala, kemudian ia menyentuh perempuan ajnaby (bukan mahrom) dengan 
beranggapan wudlunya tidak batal karena mengikuti madzhabnya imam Hanafi. Lantas ia 
melakukan shalat dengan keadaan wudlu seperti itu. Maka shalatnya ini tidaklah sah menurut dua 
madzhab tersebut. Menurut imam Hanafi, shalatnya tidak sah karena dalam wudlunya tidak 
mengusap seperempat kepala (rubu'ur rais). Sedangkan menutrut imam Syafi'i tidak 
mengesahkannya disebabkan ia shalat tidak dalam keadaan berwudlu karena terbatalkan oleh 
menyentuh perempuan. 


Para ulama memasukkan dalam masalah talfig juga akan sebuah fenomena ihdatsu gaulin jadidin 
(mencetuskan pendapat yang baru) yang dilakukan oleh orang berkompeten menjadi mujtahid, 
bermetodekan mengambil dua pendapat ulama yang berbeda, lalu mengahasilkan pendapat yang 
ketiga. Misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat antar mengenai berhak atau tidaknya kakek 
dan saudara mendapatkan harta waris. Satu gaul menyebutkan bahwa kakek lah yang 
mendapatkan harta waris sedangkan saudara itu mahjub (terhalangi). Gaul yang kedua 
menyatakan bahwa kakek dan saudara mendapatkan harta dengan menggabungkan keduanya. 
Lalu muncul ulama kontemporer yang mengeluarkan pendapat ketiga bahwa kakek tidak bisa 
mendapatkan harta waris. Pendapat yang sama sekali berbeda dengan dua pendapat 
sebelumnya. 


al-Gadrul Musytaroknya dari pendapat ketiga ini adalah kakek mahjub terhalangi sedangkan 
saudara/ ikhwahlah yang mendapatkan warisan, maka Ihdatsu gaulin jadid semacam ini adalah 
bathil karena menafikan salah satu gaul dengan menyebutkan kakek terhijab, padahal di atas tidak 
ditemukan gaul demikian. Lain halnya jika al-Gadrul Musytarok itu mencakup dua gaul 
sebelumnya dan tidak menafikannya. Maka Ihdatsu gaulin jadid seperti ini dinilai shahih. 


Bagaimanakah definisi talfiy yang masyhur terjadi sekarang ini? 


Yang kita pahami sekarang talfig ialah berprilaku atau beritual dengan menggunakan pendapat 
dua imam atau lebih. Talfig itu sendiri ada dua macam jika ditilik dari segi pelaksanaannya: yaitu 
dengan tanpa gashdu (tidak sengaja) dan talfig yang dilakukan dengan gashdu (sengaja) 


Untuk talfig tanpa kesengajaan yang biasanya dilakukan oleh mugallid (orang yang tidak tahu 
hukum), para ulama mengomentari positif dengan kibaran statement yang membolehkannya. 
Latar belakang yang mendasarinya, tidak lain karena seorang mugallid itu boleh untuk 
mengamalkan fatwa muftinya (ulama yang berfatwa). Artinya, ketika misalnya seorang mugallid 
bertanya tentang wudlu pada seorang mufti dari madzhab Syafi'i, kemudian dia meminta fatwa 
tentang hal yang membatalkan wudlu pada seorang mufti madzhab Maliki, lantas ia shalat dengan 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4455) 


wudlu (madzhab Syafi'i) yang tidak menyeluruh mengusap kepalanya dan ia menyentuh 
perempuan yang dianggapnya tidak membatalkan (madzhab Maliki), maka hukumnya adalah 
boleh. Dikarenakan juga, tindakan yang sudah sepatutnya dan wajib dilakukan oleh seorang 
mugallid adalah bertanya kepada orang 'alim/ multi, terlepas fatwa dari muftinya itu berlainan 
dengan madzhab yang lain atau tidak. 


Ada kalanya juga talfig itu dilakukan dengan sengaja, yang keumuman pelaku adalah seorang 
yang berkompeten sebagai mujtahid atau seorang mugallid dalam beberapa kasus. Andaikata 
yang melakukan adalah seorang mujtahid, yang ia perbuat adalah memilah-milah antara 
pendapat-pendapat ulama sabigin kemudian memilih pendapat yang dianggapnya sebagai lebih 
unggul (mentarjih) atau mencampur dua pendapat yang berbeda. 


Namun apabila jenis talfig sengaja ini pelakunya adalah seorang mugallid maka tidaklah 
diperkenankan. Karena kemungkinan ia akan terjerumus untuk melanggar rambu-rambu nash 
syariat yang tidak diketahuinya. Dan lagi, perbuatan atau amal yang mengikuti pendapat baru 
dengan tanpa meminta fatwa atau tanpa melakukan hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang 
mugallid (bertanya) maka amalnya adalah amal yang berlandaskan hawa nafsu dan syahwat 
belaka. 


Bagaimanakah pandangan Madzahibul Arba'ah Al-Mu'tabaroh mengenai fenomena ini yang 
mulai merebak setelah abad 7 hijriah sampai 10 hijriah hingga sekarang yang semakin 
marak? 


Pro-kontra talfiy menyisakan 3 kelompok yang secara garis besar merepresentasikan sikap 
Madzahibul Arba'ah Al-Mu'tabaroh. 


Pertama, tidak membolehkan talfig secara mutlag. Beberapa ulama pendukungnya adalah imam 
Ghozali dalam kitab al-Mustasyfa dan Syathibi al-Maliki. Karena dikhawatirkan pula terjadi 
Tatabu'ur rukhosh (mengambil yang ringan-ringannya saja) Faman tatabba'ar rukhosh fagad 
tazandag 


Kedua, membolehkan talfig tapi bi syartin (dengan syarat) pendapat ini didukung oleh sebagian 
ulama Syafi'iyah sebatas pada masalah-masalah yang telah disepakati oleh mereka. Syarat yang 
harus terpenuhi agar talfig itu sah ialah dengan talfig itu tidak bertentangan dengan nash al- 
Gur'an, Sunnah dan ijma' ulama. Serta tidak ada unsur kesengajaan untuk melepas diri dari 
beban hukum. 


Ketika talfig itu tidak bertentangan dengan ijma' sunnah dan Gur'an maka dan tidak ada upaya dari 
mukallaf untuk melepaskan diri dari hukum maka boleh-boleh saja talfig dilakukan. Sebagian 
ulama mendlobitkan (membatasi) boleh atau tidaknya talfig dengan setiap perkara yang merusak 
pada sendi-sendi aturan syariat sehingga tidak jelas, yang pada akhirnya orang tersebut lari dari 
beban hukum. Logikanya jika masih dalam koridor aman dari deskripsi tadi maka sah-sah aja. 
Namun bila sudah dipastikan imbas dari talfig itu menerjang dengan deskripsi ini maka talfig itu 
mamnu' 


Ketiga, membolehkan tanpa ada syarat. Ini yang dikemukan oleh sebagian Syafi'iyah, Ulama- 
ulama mutaakhirin madzhab Malikiyah, Kamal bin Hamam, Ibnu Amir dari madzhab Hanafiyah, 
Ibnu Arafah, dan ad-Dasugi dan imam at-Thorsusy dari madzhab Hanabilah. 


Hukum-hukum syariat manakah yang menjadi lahan boleh atau dilarangnya talfig? 


Hukum-hukum syariat yang pada hakikatnya ada atau tidaknya peluang untuk talfig itu terbagi 
menjadi 3 macam: Pertama, hukum yang terbentuk atas dasar kemudahan dan toleransi dilihat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4456 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari perbedaan kondisi dari para mukallaf. Kedua, hukum syariat yang terbentuk atas dasar wira'i 
dan kehati-hatian. Ketiga, hukum syariat yang terbentuk bergantung pada kemaslahatan umat dan 
kebahagiaannya. 


Untuk point yang pertama, bentuk hukumnya adalah seperti ibadah mahdloh dan di sini boleh 
untuk talfiy menurut Syaikh Wahbah Zuhaily karena yang menjadi pusat perhatiannya adalah 
imtitsalu amril-Lah (ketaatan melaksanakan titah Allah) dan ketundukan kepada-Nya. Adapun 
ibadah Maliyah (yang bersifat harta yang ada kaitannya dengan hak orang lain seperti zakat, 
hutang dll) adalah tidak boleh talfiy apabila khawtir adanya hak-hak dari orang fagir yang tersia- 
siakan. Maka tidak ada lampu hijau untuk mengambil pendapat yang dloif atau mentalfig dari 
beberapa madzhab untuk mengambil keuntungan bagi orang yang berzakat sehingga menyia- 
nyiakan hak orang fagir, padahal fatwa itu harus punya extra kehati-hatian dan kesesuaian dengan 
maslahatnya orang fagir. Untuk point yang kedua (hukum syariat atas dasar kehati-hatian) maka 
hukum talfiy adalah haram sebagaimana pemahaman yang didapat dari hadits Man hama haulal 
hima (al-Hadits) 


Untuk point yang terakhir (syariat atas dasar kemaslahatan umat) Maka tidak boleh talfig, ataupun 
tasamuh (toleransi) kecuali dlarurat. Wal-Lahu a'lam 


““Catatan pengambilan ta'bir dari maroji' yang kami gunakan untuk tulisan ini bisa dilihat dalam 
Ushul Figh alladzi Ia yasa'ul fagih Jahlahu (1/ 333-339), Al-Fighul Islam wa Adillatuhu (1/ 78-93) 
dan Anwarul Burug (3/ 18). 


L Sumber : http://buletinalghadier.blogspot.com/2010/07!/talfig.html | 
1494. DEFINISI TATHOWWU' 


PERTANYAAN : 
Avansa AILif 


Asalamualaikm wrwb. Tolong ketengahkan penjelasan2 Ulama akan pengertian tathowwu' yang 
sekiranya bisa dicerna saya yang awam ini ? Maturnuwun katah sebelumnya. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
Ud jai Le psi ad PJB € Ji pe Y Leg adl Sell 3 yag Re HIU JII 3 £ Jeli, 


Tathowwu' menurut arti asalnya adalah berupaya sekuat mungkin menjalani ketaatan kemudian 
diperlakukan dalam medefinisikan suatu perbuatan dengan menjalankan ibadah yang tidak 
diwajibkan semata-semata karena kerelaan hatinya seperti menjalani ibadah-ibadah sunah, Allah 
berfirman “Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang 
lebih baik baginya” (AS.2:184). | Al-Mufradaat Fii Ghariib al-@uraan 1/310 |. 

Link diskusi : www.fb.com/groups!/piss.ktb/368845629804918/ 


1684. PERINGKAT TOKOH AHLI FIAH 


Oleh Ani Fah 


Seorang mufti harus mengetahui kedudukan ulama yang pendapatnya dijadikan fatwa, baik 
kedudukannya dalam kemampuan ilmu riwayah maupun dirayah. Mufti juga seharusnya 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH ( 4457 ) 


mengetahui tingkatan ulama tersebut di kalangan para fugaha, agar ia dapat membedakan di 
antara pendapat-pendapat yang bertentangan dan membuat tarjih dengan mengutamakan yang 
paling kuat. 


1. MUJTAHID YANG BERIJTIHAD SENDIRI (MUJTAHID MUSTAGILL) 


Mujtahid mustagill ialah mujtahid yang mampu membuat kaidah untuk dirinya sendiri. Dia 
membina figh di atas kaidah-kaidah tersebut. Imam madzhab yang empat termasuk mujtahid 
kategori ini. Ibnu “Abidin menamakan thabagah (tingkat) ini sebagai thabagah Al-Mujtahidin dalam 
syara. 

2. MUJTAHID MUTLAK YANG TIDAK BERIJTIHAD SENDIRI (MUJTAHID MUTHLAG GHAIRU 
MUSTAOILL) 


Mujtahid muthlag ghairu mustagill ialah mujtahid yang memiliki syarat-syarat berijtihad yang 
dimiliki mujtahid mustagill, tetapi dia tidak mencipta kaidah-kaidah sendiri, melainkan dia mengikuti 
cara salah seorang dari para imam mujtahid. Jadi, mereka sebenarnya muntasib (mengikuti) 
bukan mustagill (berdiri sendiri). Contohnya, adalah murid-murid para imam yang empat seperti 
Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar dari golongan Hanafi. Ibnul @asim, Asyhab, Asad Ibnul Furat 
dari madzhab Maliki. Al-Buwaiti dan Al-Muzani dari madzhab Syafi'i. Dan seperti Abu Bakar Al- 
Marwazi dari madzhab Hambali. 


Ibnu “Abidin menamakan tingkat ini sebagai thabagah al-mujtahidin dalam madzhab. Mereka 
berupaya mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara” menurut yang ditetapkan oleh guru 
mereka dalam mengeluarkan hukum. Meskipun dalam sebagian hukum, mereka berbeda 
pendapat dengan guru mereka, tetapi mereka mengikutinya dalam kaidah-kaidah yang utama. 
Kedua tingkatan ini telah pupus dan tidak ada lagi. 


3. MUJTAHID MUGAYYAD 


Mujtahid Mugayyad disebut juga dengan mujtahid dalam masalah-masalah yang tidak ada nash 
dari imam Madzhab atau mujtahid at-takhrij. 


Mereka adalah seperti Al-Khashshaf, Ath-Thahawi, Al-Karkhi, Al-Hilwani, As-Sarakhsi, Al-Bazdawi, 
dan Gadi Khan dari madzhab Hanafi, seperti juga Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-@airawani dari 
madzhab Maliki. Abi Ishag Asy-Syirazi, Al-Marwazi, muhammad bin Jabir, Abu Nashr, dan Ibnu 
Khuzaimah dari madzhab Syafi'i, seperti @adi Abu Ya'la dan @adi Abu Ali bin Abu Musa dari 
madzhab Hambali. Mereka semua dinamakan ashabul wujuh, sebab melahirkan hukum-hukum 
yang tidak dinashkan oleh imam (madzhab). Perbuatan mereka dinamakan satu wajh dalam 
madzhab atau satu pendapat (ra'yun) dalam madzhab. Pendapat-pendapat ini dinisbatkan kepada 
para imam ini, bukan kepada imam pencetus madzhab. Hal ini banyak terjadi pada madzhab Asy- 
Syafi'i dan Hambali. 


4. MUJTAHID TARJIH 


Mujtahid Tarjih yaitu mujtahid yang mampu menguatkan pendapat yang dikeluarkan oleh imam 
madzhab dari pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh imam madzhab dari pendapat-pendapat 
yang lain. Atau, yang mampu melakukan tarjih di antara apa yang dikatakan oleh imam, dan apa 
yang dikatakan oleh murid-muridnya ataupun oleh para imam yang lain. Jadi, dia berusaha 
menguatkan sebagian riwayat yang lain. Misalnya Al-Gaduri dan Al-Marghinani, pengarang kitab 
Al-Hidayah, dari madzhab Hanafi. Seperti Al-'Allamah Khalid dari golongan ulama Maliki. Seperti 
Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dari golongan ulama Syafi'i dan seperti Al-Gadhi Alauddin Al-Mardawi, 
Abul Khaththab Mahfuzh bin Ahmad Al-Kaludzani Al-Baghdadi (510 H) mujtahid dari madzhab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4458 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hambali. 
5. MUJTAHID FATWA 


Yaitu, seorang mujtahid yang berpegang kuat dengan madzhab, menerima dan 
menyampaikannya kepada orang lain, serta memberi penjelasan dalam perkara-perkara yang 
jelas dan dalam perkara-perkara yang musykil. Dia membuat perbedaan di antara pendapat yang 
paling kuat, yang kuat, yang lemah, yang rajih, dan yang marjuh. Tetapi dia mempunyai 
kelemahan dalam menguraikan dalil dan mengemukakan bandingannya (giyas). Mereka adalah 
terdiri atas para penulis kitab pada zaman mutakhir seperti pengarang kitab Al-Kanz, pengarang 
Ad-Durr Al-Mukhtar, pengarang Al-Wigayah, pengarang Majma' Al-Anhar dari golongan ulama 
Hanafi, dan seperti Ar-Romli dan Ibnu Hajar dari golongan ulama Syafii. 


6. THABAGAT MUGALLIDIN 


Al-Mugallidun ialah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membuat perbedaan antara 
pendapat yang lemah dan yang kuat, serta tidak dapat membedakan antara yang rajih dan yang 
marjuh 


Selain itu, jumhur ulama tidak membedakan antara mujtahid mugayyad dengan mujtahid takhrij 
sedangkan Ibnu “Abidin meletakkan thabagat mujtahid takhrij di tempat yang ke empat setelah 
mujtahid mugayyad dengan memberi contoh Ar-Razi Al-Jashshash (meninggal 370 H) dan yang 
setingkat dengannya. 


slaaa Ula 

Ao ball SL YI og jelek! SU ng delay jl all 3g Rela JI 3 denga Da gia aka Jl la UI ie MN, 
ali erna 

Kao Gale opal Gary “Ann NI KAA Rat, AAA Ugale (sa pkai Ode arya Jiital (SAI yag 2 Jitu Agzmll 

PAI 3 el al Dangal 

Y dadi Mela Sid AS, Jia Agil! US Sial II Ser YI Sg ii Ad dong SAI yag 5 Jitu ob Geli Amil, 
IL eny JS RSI Gile! RAY BAYU Jt, Jiiiaa Y pemmtin Gila pad yo e2eYI 3 ANA Rel ya pal dab de 
SEA gb PN SA Ula ALAN ya GA dat ya RSI ya LA og daa Kei ea ay PRA ya P3 
CAN BY ya ASLI Latul de Ugal ey 2 MAN 3 ende Aiabe 3 Kiba ola Gadele opal ey ALIS aa, 
OLj ya Uuk3 J3 Oles JM Oblag LI pl Al 3 Sh 3. 

Ye, SLB apl Agt jl Kali Ula 2 Lead YA Y El Jill Aga jl ai Agamll 
GE oil pi Gl apr or AAS Gi SN AI Blush ly Adab ja Oles 2y Soal Kom pedia BJ 
CR MBA AI gn Oles O yamg 2g AIA ja gaga dl or ie ut ee la al ey, kill 
dd Yg AANG Upon SUS gam ye YI digit ds ads. 

Gg edan JB Lag pLYI IE Log mel, Tdp de aah GUY Ia TPI oa 3 SAI ay 1 mil Aas 
opa Jake RN akad ya MAA Cola GUA (0 yA Jia yuan ole Ob yana Jalak dilas SI ya eng 
BSI aa oa Bayat MS fa AAN Kadi akta SAN ra SMS Pay jamil ya Sggly ey ASIN 
AU Cara 3 Agak DO 0) Sola. 

0. AI al SAN SBY Om jak INSAN , Selena IG dagdg Aly CAN BiL pada Ol yag 1 Led gag 
pa ebay JSI Kmle Jia pp oya Bontadl Ogpll CelonnlS jatangih 2 A3 lai ji 3 Hara lis SY ep) 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4459 ) 


RAL ya aga ALI PAadad oya AYI CAR KnLoy jalipl Coy js. 
T Oneadly LI ma Ojhk Yg pon) AI Um jamal ya SSL le Oya Y dll 1 oalaN Aib. 
AM AgimM Ang Rel) Aya mail Apit Aib able Gal Jong (ea Pl Api) (AAN Agam Oa yel Sk d4 Na, 
DI alta, DYV it Gol) Geled GLIL Al Jing 
| Sumber : Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu Juz 1 hal. 46-48 J. 
Wallahu A'lamu Bish-showaab 
1690. MEYAKINI SUNNAH JADI FARDHU ATAU 
SEBALIKNYA DALAM IBADAH 


PERTANYAAN : 
"Aini Syarifah AS Zoilus 


Assalamu'alaikum.. beberapa waktu yang lalu sya mendengar seorang yang berkata bahwa 
membasuh Telinga dalam Wudhu' itu masuk dalam fardhul wudhu'. sepengetahuan saya sejauh 
ne bukankah masuk Sunnah ?? Terus bisakah hal-hal Sunnah dalam melaksanakan Ibadah itu 
bsa menjdi Fardhu ?? Syukron Katsir... mohon bimbingannya. wassalam.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
dim Lean y YPP Lesiarg jl yoy lagian mat OT Aas oya Janby 0 23 Tenaah (Tian A0) ya Lara Lo Amy Y Ol) 
brg Ay Sad 3 Jl NAS, daki Ora G2jA Iuah 
(Dan janganlah meyakini suatu fardhu tertentu pada fardhu-fardhunya wudhu adalah sunah) maka 
sah wudhu dan mandi orang yang berkeyakinan bahwa setiap yang dilakukan saat wudhu adalah 
fardhu atau sebagiannya fardhu dan sebagiannya sunat asalkan tidak meyakini satu fardhu 
tertentu menjadi sunah. Dan ketentuan ini juga berlaku pada hukum shalat dan ibadah-ibadah 
lainnya. | Minhaj al-Gawiim 1/52 |. 
bai) Ala 3 Isa su BUS me BN eyann PPA Dah P3 93 Pe op 
Bila ia menyangka bahwa semua yang didalamnya fardhu atau mensekutukannya (sebagian 
fardhu dan sebagian sunah) dan tidak menyengaja pada satu fardhu tertentu menjadi sunah maka 


sah wudhu bila tidak demikian maka tidak sah. Ketentuan ini juga berlaku pada hukum shalat dan 
ibadah-ibadah lainnya. | Tuhfah al-Muhtaaj 11/3812 |. 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/446665552022925! 
2002. ALYA@GIINU LAA YUZAALU BISYSYAKKI 


PERTANYAAN : 
Ki Jambrong 


Assalamu'alaikum... Ada yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman PISS-KTB, bagaimana 
hukumnya jika kita merasa seperti ada kencing sedikit yang keluar dari kemaluan kita, tetapi 
setelah di lihat kok tidak ada..?? Maaf kalau agak tidak sopan... Sekian terima kasih... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4460 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalam 
in GP Ade ISO Udar Saat Aang ISI Y elang Ala Al bo dh Lelo SASIL la Y cad! 1 ASI Suslal 


Ba al Laga ya pekat 0g Ly AL jl Uap pra ST Lemak ARE BIN ee 


@oidah kedua : "Yagin itu tidak akan hilang / berkurang hukumnya sebab ragu ragu". Dalil asalnya 
adalah hadits Nabi sholaalloohu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu 
Huroiroh : "Apabila salah satu diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemuadian 
ragu apakah keluar atau belum, maka janganlah kalian keluar dari masjid hingga kalian 
mendengarkan suara ataupun mencium bau (kentut)". 


JW Um Uk ye lg 6 ST ARA GT YG Gi Ugale Ron pdl Jill g 4 ARA olga main 3 Jas Sue ola Of elsl 

A3 Bae BULU oa 3 oa 1 JB Ala Alan Upin Gel SK 

Ketahuilah bahwa sesungguhnya goidah ini masuk dalam semua bab ilmu figih, masalah figih 
yang diulas dalam goidah ini prosentasinya bisa mencapai 7596 atau lebih, andaikan semua 


dijelaskan disini maka tentulah akan panjang penjelasannya. Tetapi aku (mushonnif, As-Suyuthi) 
hanya akan membawakan beberapa goidah yang bagus saja. 


Masuk dalam goidah ini beberapa goidah : 
OS La le OS Lagi NI" di laa. 
Diantaranya adalah dhawuh ulama : "Hukum asal sesuatu adalah tetap pada keadaan asalnya" 
LAS yg Blebell 3 bg SAB Bid al. edan ygd SAI 3 Ly (Ae is ya 1 US alta ad . 
Diantara contohnya adalah : 


- seseorang yakin bahwa dia suci, dan ada sedikit keraguan dia hadats, maka sesungguhnya dia 
dalam keadaan suci. 


atau sebaliknya 


- Seseorang yakin bahwa dia hadats, dan ada sedikit keyakinan dia suci, maka sesungguhnya dia 
dalam keadaan hadats. 


AI, ola YI 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 
Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/483498445006302/ 
F0069. ISTILAH UKURAN DALAM FIOH 


Oleh Mbah Jenggot 


ISTILAH UKURAN DALAM FIOH 
a. Satu AIROTH menurut imam Tsalasah 0,215 Gr 
b. Satu DIRHAM menurut imam Tsalasah 2,715 Gr 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4461) 


c. Satu MITSKOL menurut imam Tsalasah 3,879 Gr 
d. Satu DANI@ menurut imam Tsalasah 0,430 Gr 


e. Satu DZIRO' Al-Mu'tadil menurut Aktsarin-Nas 48 Cm 
- Menurut Al Makmun 41,666625 Cm 
- Menurut An-Nawawi 44,720 Cm 
- Menurut Ar-Rofi'i 44,820 Cm 


f. Satu MUD Menurut Imam Tsalatsah 9,22 Cm (PxLxT) - 0,766 Ltr 

g. Satu SHO Menurut Imam Tsalatsah 14,65 Cm (PxLxT) - 3,145 Ltr 

h Satu WASA@ Menurut Imam Tsalatsah 57,32 Cm (PxLxT) - 188,712 Ltr 
i. Satu SHO' Gandum (Hinthoh) Menurut Imam An-Nawawi 1.862,18 Gr 

j. Satu MUD Gandum (Hinthoh) Menurut Imam An-Nawawi 456,54 Grm 

k. Satu SHO' Beras putih 2.719,19 Grm 

|. Satu Mud Beras putih 679,79Grm 


m. Air DUA KULAH menurut An-Nawawi 55,9 Cm (PxLxT) - 174,580 Ltr 
- Menurut Ar-Rofi'iy 56,1 Cm (PxLxT) - 176,245 Ltr 
- Menurut Ahli Irag 63,4 Cm (PxLxT) - 245,325 Ltr 
- Menurut Aksarin-Nas 60 Cm (PxLxT) - 187,385 Ltr 


n. Zakat Fitrah adalah satu SHO' 2.719,19 Grm - 2,71919 Kg 


Oo. Jarak @osor Sholat menurut: 

- Kitab Tanwirul Gulub 80,640 Km 

- Al-Ma Mun 89,999992 Km 

- Ahmad Husain 94,500 Km 

- Aksarul Fugha 119,99988 Km 

- Hanafiyyah 96 km 

- Kitab Figh al-Islamy 88, 74 km 

- Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 94, 5 km 
p. Mil al-Hasyimy: 

" Versi Imam Makmin 1, 666665 km 

n Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 1, 76041 km 

" Versi Mayoritas ulama' 2, 4999975 km 


g. Farsakh: 
" Versi Imam Makmin 4, 99995 km 
n Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 5, 28125 km 
" Versi Mayoritas ulama' 7, 4999925 km 


r. RITL BAGDAD menurut: 
- An-Nawawi 349,16 Grm 
- Ar-Rofi'i 353,49 Grm 


s. NISHOB SARIGOH emas menurut Imam Tsalasah 0,97 Grm 
t. Satu UGIYAH 12 Dirham 
u. Satu DIRHAM 2 Gram 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4462 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DAFTAR NISOB DAN ZAKAT HARTA ZAKAWIY 

1. Perak 543,35Gr 1/40-13,584Gr 2,5”6 Dikeluarkan setelah 1 thn 

2. Tambang Perak 543,35Gr 1/40-13,584Gr 2,5”6 Dikeluarkan seketika 
3. Rikaz Perak 543,35Gr 1/5-108,67Gr 20”6 Dikeluarkan seketika 


4. Harta dagang dengan modal perak 543,35Gr 1/40 -13,584 Gr 2,545 Ditaksir dengan perak dan 
dikeluarkan setelah 1 thn 


5. Emas 77,58Gr 1/40 -1,9395 Gr 2,55 Dikeluarkan setelah 1 thn 
6. Tambang Emas 77,58Gr 1/40 -1,9395 Gr 2,59 Dikeluarkan seketika 
7. Rikaz Emas 77,58Gr 1/5-15,516Gr 2096 Dikeluarkan seketika 


8. Harta dagang dengan modal emas 77,58Gr 1/40 -1,9395 Gr 2,599 Ditaksir dengan emas dan 
dikeluarkan setelah 1 thn 


9 Gabah 1.323,132Kg 1/10-132,3132Kg 10” Tanpa biaya pengairan 
1.323,132Kg 1/20-66,1566Kg 596 dengan biaya pengairan 

10. Padi gagang 1.31,516 Kg 1/10-163,1516Kg 10”6 Tanpa biaya pengairan 
1.31,516 Kg 1/20-81,5758Kg 5”9 dengan biaya pengairan. 

11. Beras 815,758 Kg 1/10-81,5758Kg 106 Tanpa biaya pengairan 
815,758 Kg 1/20-40,7879Kg 59 dengan biaya pengairan 

12. Gandum 558,654 Kg 1/10-55,8654Kg 105 Tanpa biaya pengairan 
558,654 Kg 1/20-27,9327Kg 5” dengan biaya pengairan 

13. Kacang tunggak 756,697 Kg 1/10-75,6697Kg 10” Tanpa biaya pengairan 
156,697 Kg 1/20-37,83485Kg 55 dengan biaya pengairan 

14. Kacang Hijau 780,036Kg 1/10-78,0036Kg 10”5 Tanpa biaya pengairan 
180,036Kg 1/20-39,0018Kg 596 dengan biaya pengairan 

15. Jagung kuning 720 Kg 1/10-72 Kg 10Y4 Tanpa biaya pengairan 

120 Kg 1/20-36 Kg 5”9 dengan biaya pengairan 

16. Jagung Putih 714 Kg 1/110-71,4 Kg 1096 Tanpa biaya pengairan 

114 Kg 1/20-35,7Kg 545 dengan biaya pengairan 


KETERANGAN : 


- Perhitungan awal tahun pada zakat hewan ternak dimulai dari memilikinya dalam jumlah 1 
nishob, begitu juga pada emas & perak. Sedangkan untuk barang dagang maka: 


Bila modal dagang diambilkan dari emas/perak yang sudah genap 1 nishob baik dipakai semua 
atau tidak, maka penghitungan tahun dimulai dari pemilikan emas/perak 


Bila modal dagang berasal dari selain emas/perak yang telah mencapai 1 nishob, maka 
penghitungan tahun dimulai dari permulaan berdagang. 


- Daftar nishob dan ukuran di atas dikutif dari kitab “FATHIL-@ODIR” susunan Syaikh Ma'sum bin 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4463 ) 


Ali @uwaron, Jombang. 


- Yang dimaksud dengan Imam Tsalatsah di atas adalah Imam Maliki, Imam Syafi'! dan Imam 
Hambali. 


- Nishob emas pada daftar di atas adalah nishob emas murni (emas dengan kadar 10074). 
Sedangkan untuk mencari nishob emas yang tidak murni (emas dengan kadar kurang dari 10056) 
yaitu dengan cara: Nishob emas murni (77,58) dibagi kadar emas yang tidak murni kemudian 
hasilnya dikalikan dengan kadar emas murni (100) 


Contoh : 

Untuk pencarian Nishob emas dengan kadar 9056: 
Nishob - 77,58 : 90 x 100 - 86,2 Gr 

Zakat yang harus dikeluarkan — 2,556 (1/40) - 2,155 Gr 
- 2,046 (1150) - 17,24 Gr 

Untuk pencarian Nishob emas dengan kadar 756: 
Nishob - 77,58 : 75 x 100 - 103,44 Gr 

Zakat yang harus dikeluarkan — 2,556 (1/40) - 2,586 Gr 
- 2,06 (1150) - 20,688 Gr 


atas adalah hanya pendekatan saja. Sebeb ukuran yang asal menurut Syara' adalah dengan 
menggunakan Sho' / Wasag yang ada pada jaman Rasululloh SAW, maka dihimbau kepada kaum 
muslimin apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan berat kadar nishob, agar 
mengambil kadar yang ukurannya telah diyakini tidak kurang dari kadar yang telah ditentukan 
Syara'. ( Fathul Wahhab 1/114 dan S. Taufig : 41). 


SINGKATAN NAMA-NAMA ULAMA (NO SINGKATAN NAMA ULAMA ) 

1. a Syihab ad-Din Ahmad bin Hamzah (ar-Ramly al-Kabir ). 

2. 0 Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad ( ar-Ramly As- Saghir 919 - 1004 H. ). 
3. «3 Ibn Hajar al-Haitamy (909 - 973 H. ) 

4. Is Al-Khathib as-Syirbiny (... - 977 H. ). 

5. 5S Niir ad-Din 'Ali az-Zayady atau az-Ziyady (... - 1024 H.). 

6. waw Y Syihab ad-Din bin @asim al-Abady (964 - 922 / 994 H.) 

1. 5 Yy Nashir ad-Din Manshir at-Thablawy (... - 1014 H.). 

8. Y  Abii Abdillah Muhammad bin Abd ad-Daim Al-Barmawy .( 763 - 831 H.). 

9. La Al-Baijury (1198 - 1277 H.). 

10. | & Al- 'Allamah 'Athiyyatullah bin Athiyah al-Burhan (... - 190 H.). 

11. & Asy-Syamsu Muhammad bin Salim al-Hafnawy (1101 - 1181 H.). 

12. pl) & Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim as-Syargawy (1150 - 1226 / 1227 H.). 
13. BS J/a JNir ad-Din "Ali bin Ibrahim al-Halaby (975 - 1044 H.). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4462 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


14. & yg 'Ali Syibramalisy: Niir ad-Din Abi Dliya' 'Ali bin "Ali (997 - 1087 H.). 
15. & J Syihab ad-Din Ahmad bin Salamah al-Gulyuby (... - 1069 H.). 

16. yw J Sulthan bin Ahmad al-Mazakhi (985 - 1075 H.). 

17. & y” Muhammad al-'Inani (... - 1098 H.). 

18. Y a Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar al- Bujairamy. 

19. & ws Syamsu Muhammad Syaubary al-Khadry (977 - 1069 H.). 

20. a 5 Hasan bin 'Ali Ahmad al-Mudabiry (... - 1170 H.). 

21. g Ig us Abd al-Hamid, asy-Syekh Abd al-Hamid ad-Daghistany. 

22. | b Muhammad bin Manshiir al-lthfihy al-Mishry. 

23. «s As-Sayyid bin Abdullah bin "Umar al-Alawy (1209 - 1265 H.). 

24. Jl J , Asy-Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy (... - 1194 H.). 
WaLlohu a'lam bish-showab. 

2482. BATAS UMUR ANAK WAJIB DILATIH / DIPERINTAH 
PERTANYAAN : 

? Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum, mengajarkan anak puasa kann bagus. Bagaimana kalau mengajarkan anak 
umur 4 tahun puasa. Ya siang dia makan, boleh tidak ? 


JAWABAN : 


2 Dien Saepudin 
Wa'alaikumussalaam. Urun Ibaroh dulu dari kitab Fathul muin bab shalat : 


des n ES Olga o data saka ring Soring SL Je Ob JR IS Vo ga papan 

Lal Jaa Ola Ulat Dan yah Kenal yana Ang GI Yaa beby panti) Gelas Jp SDA el Jar al ol SN ML. 

SA BI Jt Jp USA Jl Kel Yale St Lyon getar pn ia aa YAI kn Ga ig 

Lala pp nan ee la Ky Gan an la IA Goal yyat Heru Cedonli ClAlaKal ag ai Yeah lebay! 

PLAN yah dala 3 Gamal At aga UYA ra, 

Kalau menilik pertanyaan tentang apakah boleh mengajarkan anak umur 4 tahun puasa, jawaban 
nya tentu boleh jika anak dah tamyiz 


2 Heeday Rahardian 
Sudah jelas kan jawaban untuk pertanyaan asalnya, umur 4 tahun belum terkena ta'bir tersebut, 
jadi hukumnya baleh" jha nglatih puasa 1/2 hari untuk anak tersebut asal tidak membahayakan. 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Oke Siip... orang tua tidak diwajibkan memerintahkan anak-anak yang belum tamyiz untuk 
melakukan ibadah meski ibadah sunah sekalipun. Orang tua hanya wajib mendidik anak anak 
yang sudah berusia 7 tahun atau mendekati 7 tahun. Atau belum 7 tahun tapi sudah tamyiz 
dengan menilik si anak sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri. bila sudah menginjak usia 10 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4465) 


tahun, orang tua boleh memukulnya bila ia tidak mau untuk melakukannya. 


Baal gp yadl yel oya Lapis slah j3 BL CSI (UR) Ka aa Jade aa Ball Tama 3 (aral sa) ra IS (Al) 
GEN eneng Gan 3 aa 3 ISU OM mail Asad YI y jan Ol Ugal? Kis CSI (gara) dilain 3 elgia y Da Aa P3 
Itig jail Sya Ugl3 oya 

Mora ha 


ASUS Ol Cort pebaad AS ISL Ag yalag 1 Urin gamad pmalk ajab Ol ayal Ig de Km al 
£YA 2eedkadl Dp il 


2 Littlemonmon Bbymeimei 

Sedikit tips melatih anak terbiasa berpuasa : 

1. Pastikan dia sahur dengan makanan protein tinggin, terlalu banyak karbohidrat bikin dia cpet 
laper 

2. Sepuluh (10) menit sebelum imsak minum 1 kotak susu 

3. Sikat gigi 

4. Dua (2) menit sebelum imsak minum segelas air putih. 

5. Libatkan anak pada aktifitas ibadah ramadhan. 

6. Jam 1 siang biasanya di hari-hari awal dia akan merengek kehausan. Alihkan perhatiannnya 
dengan main bersama, buka-buka buku baru, nonton TV / DVD baru, atau libatkan di dapur untuk 
masak tajjil. 

7. Beritahu esensi puasa agar dia semangat. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/616045691751576/ 


2639. KAIDAH AL-'ADATU MUHAKKAMAH TIDAK HANYA 
UNTUK KASUS HAID SAJA 
PERTANYAAN : 


» Ulilalbab Hafas 
SS yg S A9 Ss Ol. 


Apakah AO'IDAH : 
LKS Sol 
Cuma khusus untuk masalah kasus HAID saja ? 


JAWABAN : 


2 Afandi Pingin Kya' Dulu 
Dalam kitab asybah wa nadlooir di jelaskan : 


BS An Y Jillaa ARA GA aer) SI) SAI Ulas Of (del). 


Asybah wa nadlooir hal: 63 ketahuilah bahwa sesungguhnya i'tibar adat dan 'urf akan menjadi rojih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4466 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(unggul) didalam masalah fikih yang tidak terhitung banyaknya. 


2 Ghufron Bkl 

@o'idah di atas tidak khusus haid saja,b ahkan setiap sesuatu yang tidak ada patokan dalam 
syara' dan wadio' / bahasa maka dikembalikan pada "URUF/ADAT, contohnya seperti jarak antara 
ma'mum dan imam. : 


ON gp AI LI NE Anyar) Soal beby Yg Led lean PU JS, 


2 Brojol Gemblung 

Sebagian dari contohnya penentuan kedewasaan seseorang menurut syari'at diserahkan kepada 
adat kebiasaan yg berlaku disuatu daerah. Atau seperti contoh FASHIL yg memisah antara Ijab & 
Gabul dalam sebuah transaksi. Seperti penetapan banyak enggak nya darah yg ada pada pakian 
ketika shalat. 

Ya, menurut mugabil shahih dan tidak menurut gaul shahih, artinya tetap 'urf yg menjadi dasar. 


Ulilalbab Hafas ? Berarti setiap kebiasaan / ADAT yang tidak bertentangan dengan syara' 
maka ADAT tersebut tidak boleh ditinggalkan ya ? Contoh seperti iring-iringan manten.. 
Tolong koreksinya. 


Adat kan bukan khithab perintah kenapa harus ada kata "tidak boleh ditinggalkan" ? Adat bukan 
menjadi hukum, tapi bahasa yang tepat : 'Urf bisa dijadikan dasar hukum, ketika tidak didapat dalil 
lain yang bisa jadi pijakan". 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/581097505246395 

2677. KAIDAH USHUL : SESUATU YANG HARAM DIAMBIL 
MAKA HARAM DIBERIKAN 

PERTANYAAN : 


2 Sar 
Assalamualaekum...wr...wb... maa haruma akhzuhu haruma ithouhu.. apa goidah ini 
permasalahan zaman sekarang, mohon pencerahan dan referensi nya, terimakasih... wassalam.. 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 
Wa'alaikumsalam, saya bantu kopas dari Asybah Wannadho-ir 102 : 


PI SUN al AAN ga ol « A3 Ana UPS Mash pa akal gan 1 Day Kutu Ke. 
On Sta To ya Hay ja pegi Ay pen LI) 0 di Ji Ira «EA EYAN 3 Aga 1 ipa Si 
Obi CA SA ai Kan G3 Ga AJ de Lab YA. 

pa gu" Aa dad PA" 2168 : Basa aa ya aa 

Kab RA KU bat Ep db. 


ja LA bj alas plat AKI SI ya Kam ab Lajuks) le pp al UN ana au) 


nga ah, Ide ojatal de. 


Timur Lenk 2 Sesuatu yang haram diambil maka haram diberikan. 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4467 ) 


Muridlo 5 Contoh merampok bank untuk diberikan kepada fagir miskin, mencuri dana BOS 
untuk menggaji guru. 


2 Mbah Godek 


OLYVIA Yg ES Reel Alli dal SUI Sky AU OUnk IS lp IX Ola CL JAN 0,54 £ pall 3 JE GNU) 
MA op Ida Ol yi3 

| Faedah | Imam nawawi berkomentar dalam kitab al-majmu' dimakruhkan menerima pemberian 
dari tangan orang yang hartanya antara halal dan haram sebagaimana penguasa yang lalim dan 
kemakruhan ini bisa berbeda2 memandang banyak dan sedikitnya harta syubhat / diragukan 


halalnya dan tidak haram menerima sesuatu kecuali telah diyakini bahwa sesuatu tersebut dari 
barang haram. | Hamisyul I'anah, juz II, hal. 214 |. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/570887609600718/ 

2838. PERBEDAAN SUNNAH MUSTAHAB DAN MANDUB 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Farhun 
Assalamu'alaikum. Mau tanya apa perbedaan sunnah, mandub, mustahab ? 


JAWABAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 
Lihat lanatuth thalibin juz 1 hal 243 al hidayah : 


Kadang Ketua 3 Rinni) P plat Ate pang AS le Ulu V3 Gde Kol Le Leg Sob al yag Jill 290 3 Jus) 


PASAL MENERANGKAN TENTANG SHOLAT NAFL (SUNNAH). Nafi secara etimologi berarti 
tambahan. Sedang secara terminologi syara' yaitu sebuah perkara yang (seseorang) akan diberi 
pahala karena mengerjakannya dan (seseorang) tidak akan disiksa karena meninggalkannya. Dan 
digunakan pula sebagai ibarat/ ungkapan untuk definisi secara terminologi syara' yaitu kata-kata 
Tathowwu', Sunnah, Mustahab, dan Mandub. 


& bil Jdye INI Ola YI Altay Chand Aoly Goa de An FI BUNYI ya 0,53 ilang El Ola Lan ella may d3) 
dg pal Ui Alah La Kontan Gebang dal Ab lan Ca dala Uya Ain, Cam OLI At La 


Yakni dibuat ungkapan untuk definisi tersebut yaitu ungkapan-ungkapan yang sudah disebutkan 


yakni lafadz-lafadz yang mutarodif dengan makna yang satu yang ada lima seperti disebutkan di 
atas. Ada pula yang digunakan sebagai ungkapan yang sama yaitu Ihsan dan Aula. 


Menurut pendapat lain dikatakan bahwa:Tathowwu' ialah perkara yang dibuat sendiri oleh 
manusia,Sunnah ialah sesuatu yang ditekuni oleh Nabi Muhammad shollallohu alaihi 
wasallamMustahab ialah sesuatu yang dilakukan Nabi sewaktu-waktu atau sesuatu yang Nabi 
perintahkan. 


Syarhu al warogot - Tajuddin ibn al-Farkah Abdur Rahman bin Ibrahim bin as-Siba' al-Fazary al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4468 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mishry asy-Safi'iy w. 690 H.Hal 18 cet. Dar Al-kutub Al-ilmiyah. 
SP Se lu Yy ala Je Lola LP saya, 


Mandub ialah sesuatu yang (seseorang) akan diberi pahala karena mengerjakannya dan tidak 
akan disiksa karena meninggalkannya. 


Over 0 Ot fr bana 3 coba ta AN 3 yak! dtng Hall, CSI, sll 225 coal 2 — 
SN ASI, UYA) Segel RL goa aU TUM Y iban! PES LA lite Bae lan S3 A3 Lte Ll 
—tuanI 


2 Pesona Lentera 
Buka Bidayatul Mujtahid di http://www.bdayt-m.com/vb/archive/index.php/t-591.html 


Aim dpl 

SAI bait WS 3 IP dy sat, RI ad USAI BUY Kyai Sg OB jie Y Red: Kaniladl da 
La ig gs oma gl ya Ala La esa elang dal AI alan Ca Ale Aly La 3 Aini ya RN Anal Jon A3: Cr 
Kai Ji aan Lp DA Oniad GA Olah INI SS Ab Jis dd dn dy ole pama ata « 
La yag Jl Asad! Glleki p Jadi: Dllima AD & alat Uno Kadi 1 SAI pama 3 US. Oleh «Len 

SAI yag gg rina pP Id Ang bil Boa Batam al OS jd Olag Ah p yledl A oly aed JIKA Y Id « Ragdl 
RSLSYI A00JU at anang. 


2 Sunde Pati 

Wa alaikum salam. SUNNAH dalam istilah figih menurut imam syafii dan hanbali itu dimutlagkan 
pada MANDUB,MUSTAHAB DAN TATHOWWU!' dan itu semua adalah satu arti yaitu perkara yg 
dianjurkan untuk dilakukan tapi anjurannya tidak jazim/keras. 


Dan menurut Albunani sejenis atau searti dengan sunnah yaitu AL-HASAN ATAU ANNAFLU DAN 
AL-MUROGHOB FIH. 


Tapi AL-@odli Al-husain dan ulama' lain berbeda pandangan mereka mengatakanjika Nabi SAW 
sering melakukan sesuatu tersebut maka namanya adalah ASSUNNAHjika jarang melakukannya, 
seperti hanya melakukan satu atau dua kali maka namanya adalah ALMUSTAHABjika Nabi tak 
melakukan sama sekali yaitu sesuatu yg timbul dari manusia dengan ikhtiyarnya dari macam- 
macam wirid maka namanya adalah ATTATHOWWU'! 


Dan Al-godli al-husain bersama ulama' yg lain tidak menyinggung untuk kata AL-MANDUB karena 
lebih umum dan menyeluruh bahkan mencakup dari 3 bagian (ASSUNNAH, ALMUSTAHAB DAN 
ATTATHOWWU!). 


- ALMAUSUAH ALFIGHIYYAH JUZ 25 HAL 263-264 : 


satu oya At! LAN Le Ji Ma Es: ang LAY “alat Kn 
9 33 ih ag 1 ye 


2.90 230 


Sa pa da dada Been Sa us 
EA dy pada yah NG Iya oa DASI kat La yag dai ad jl Pa ega aan Gaan 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4460 ) 


9 L0L3 02. 0-3 “3 -. 3 Ie 90. 39 @ IP 3 Pa) - 0g 3. Boo Ie. 0. No 3 -9 
Of YP BASA by BUS Ha oi Il uin Welipally nila anda y » BN LSI da yan Lp gukiali Ana yag Gp AA 
Ona g ig £ G Pa PAN OA TN PA Pn PA TN YA NAA BOS P. Tetoperei 2 nh Pane 
29 Kat pend SAS adl ab S5 La 0g Sa BIS GI era D5 Ol: Odi Alm 

? Mazz Rofii 
Wa alaikum salam, Sunnat, mandub, tathowwu', naflun, musthab murroghghab fih, hasan adalah 


satu arti, yaitu perkara yang bila dikerjakan dapat pujian, bila di tinggalkan tidak mendapat hinaan, 
(bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat siksa/dosa). 


SAS td CE AI Keutaakly €Jily cp pl Ching Cg de Rindi Gile ATB 20) AI ai 3 SI 
SG "k Yg) AU AL Lai yag Ala. 


AL AL de AN MY Uh ge YAA Jaka La Lelang Sob JI Aa ya Jl 30 3 orgdl cpt(105 /2) ll LL 
JASA da Lebat Ala Goa, ap Gala Knutakly Ad CE yong Kaya Tin A1 pagg Il 


Add 0 pundt Uya end BNI £ plat 3 Sen Wana alel p phadl 2 3 galuh MI326 (1) sd K2, 
AI dp AI Segan Lele CE II eng Giaa pl IU JASA las La IU sja slah Ola! aje Ja Annas Jis 
ABI Bi en Sol oa Ag USS II ag lele Lele Ula dg Ul Lead Gal  Lllosinnng ey Ale 
JA Sya be lagil, & jelly 


CPI mey yag Apel) Ga LS oat Ah ah Jail) yha 05 yak!) Kentang Aini Jyd3 Uya Laloel ay C3 
Sel AS jeng SP Is Alas 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/666712193351592 
2888. INILAH PERBEDAAN ANTARA NIAT DAN 'AZAM 
PERTANYAAN : 
2 Chikado Lukime 


Assalamualaikum, mau tanya para anggota group yang dihuni para asatidz dan kyai, apa bedanya 
niat dan azam dan tempatnya dimana kalau ada ?. makasih.. 


JAWABAN : 


2 Hezgiel Ahmad Nawawi 

Wassalamualaikum.. 

Niat : berkehendak akan sesuatu disertai melakukannya (Kecuali Niat dalam puasa maka 
diperbolehkan tidak disertai pekerjaan karena sulit / masyagoh) 

'Azam : Berkehendak akan sesuatu tanpa disertai dengan melakukannya 

Contoh Niat : niat dalam hati ketika membasuh wajah dalam wudlu 

Contoh 'Azam : merencanakan dalam hati besok akan melakukan sholat gerhana (Misalkan, Red) 


Ado jl dng cb GOA 
#0. &0 a10 #2 Ek pera LINA ii eriaia 30. - 3 $ Lan Be 30,8 AAA ta 2 0 - te 3 0 9 
beghy Anni! And Ugiiain Upik, Up yy Ula yiiy Uu 9 maka!) Lelonay UgaSony Latiaio dong Anya ya Al Ole (US, 
0 0 - - 0.9 - 8.5 3 0. Ore IG. 0. Lo-0.- - 0.0. A2 8 R0 0 0 Bo. AP .L0o. 0 2 0.2 0. 20 
Jual Usa Hanna y SAI Jaka y dale pai A8 pall SLAMI Jl Selai Asad SI P3 pelita! 4 lai U jika £ obdl Uas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4470 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8 0-00 Bb... 3... 3 8 20 - 30,2 
CAS Uelonny le LAS Ka yen lea) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/693410674015077 


2904. KAIDAH ALHUKMU YADURU MA'AL "ILLATI 
WUJUDAN WA 'ADAMAN 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, dalam kaidah usul figh ada yang berbunyi : Alhukmu yaduru ma'al illati 
Wujudan wa 'adaman, "Hukum itu berputar pada ada tidaknya illat" benar kah itu ?. 


JAWABAN : 


Waalaikum salam warahmatullah. Sebetulnya pertanyaan ini terlalu luas cakupannya, butuh 
berlembar-lembar tulisan untuk menghasilkan jawaban yang memadai. Jawabannya tentu @aidah 
itu benar, dan memang ada kaidah ushul figih seperti itu hasil racikan para ulama, hanya kita saja 
yang mungkin belum tahu maksud dan tujuanya dengan paripurna karena sedikitnya ilmu kita. 
Sehingga dalam penerapannya masih banyak pertanyaan selanjutnya "Apakah semua hukum 
mempunyai 'illat..?, Bagaimana menentukan '“illat... dst. Diharapkan agar mempelajari dan 
mendalaminya kembali pada kitab ushul figih yang komplit (tentu dengan pendampingan sang 
Guru juga), agar kaidah ini tidak disalah artikan, karena hasil diskusi di bawah baru merupakan 
tahap awal mengenal kaidah ini, agar si penanya sedikit terbuka wawasannya dan tidak 
penasaran. 


2 Syifa Al'hasanah 

@o'idah yang ke 39 yaitu Hukum berputar bersama Ilatnya, ada dan tidaknya. 

Contoh : 

e Haramnya khomer karena memabukanya, ketika hilang sifat memabukkanya maka halal seperti 
cuka. 

e Ketika masuk rumah orang lain atau memakai pakaian orang lain hukumnya haram karena tidak 
ada ridlo dari sang pemiliknya. 

e Haram meminum atau memakan racun karena dapat mencelakai namun jika tidak ada sifat 
mencelakai/tidak berbahaya maka boleh. (Imabadil awwaliyyah halaman 46-47). 


aed way Joss: lgio. JSI J3 SAI sasiil Koin 0 SU pol al 3 giodlip YUI 9 dewi 2ac Wi 
59m DWNI pac 1513 JD sll JS plosilaio. 394 OLS) ale 18 ok) adl al dl mali 

Cus log UUS K3 Il ay» lo al Ng OLS 9d All Jl Lo JXSJI #akug de AI alao wall JB JewodK 
d-lo cul9 Sio il olg,. Mic wxac loo 949 dis. 


? Ical Rizaldysantrialit 
Pertama yang harus kita ketahui bahwa hukum itu ada yang Ta'abudiy dan Ta'aguliy. Untuk 
merangsang pemikiran kita, mari kitaulas sedikit tentang contoh hukum yangtergolong dalam 
Ta'abudiy dan Ta'aguliy. 


1. Hukum Ta'abudiy 


Hukum Ta'abudiy adalah hukum yang tidak bisa diketahui bagaimana proses perumusannya dan 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH Daa7n ) 


Illat apa yang mendasari hingga suatu hukum itu bisa dikatakan halal ataupun haram, atau dalam 
kata lain hukum yang sudah tidak bias di ljtihadi lagi karena dalam Ta'abudiy dipastikan 
kebenaran dan kerelevanannya sampai kapanpun. Namun ahir-ahir ini banyak sekali pemahaman- 
pemah aman yang menggugat hukum yang bersifat Ta'abudiy karena dianggapnya sudah tidak 
relevan lagi untuk zaman sekarang. Seperti Iddahnya seorang perempuan yang diThalag 
suaminya ketika Mu'taddah tadi dalam kondisi normal (masih haidI) maka Iddahnya adalah tiga 
kali sucidari haidInya seperti diterangkan dalam Surah Al Bagoroh ayat 228 : 


asadla IL Lo ES « ol Geo 8 AI GIS lo yak al Sd Jaa 3 2333 Tib Sambil Gr0555 Galball3 
va JS 53 Sossob Lele SI Jio us Bol IsS15I € Oleo Gay ISI 99 led 
ASS Sae lg” S3 


Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru. Tidak 
boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman 
kepada Allah dan hari akhirat'Sementara kalau perempuan tadi tidak normal (belum atau sudah 
tidak haidI lagi) maka masa Iddahnya cukup menanti selama tiga bulan sesuai dengan firman 
Alloh : 


Saul BDG Gis Alia | ASili v0 vAHlI Yo Gaaih JI 


Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan- 
perem puanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga 
bulan” (A.S At- Tholag : 4). Sedang masa Iddah perempuan yang hamil adalah mulai dari 
suaminya meninggal dan ketika sudah melahirkan maka habislah masa Iddahnya. Seperti 
diterangkan dalam Al@ur'an : 


Diana do as li As alis URL ol Gal JSI SA: Gi20s Jas 


Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampaimereka 
melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (@.S At-Tholag : 4). Ayat diatas sudah sangat 
tegas memberi batasan pada masa penantian seorang wanita (mu'taddah), dan tentunya sudah 
sangat pasti tentang ke-Ta'abudiy-an nya.Kemudian atas dasar apa hingga sebagian orang 
menganggap bahwa hukum yang diterangkan ayat di atas sudah tidak lagi relevan? Ternyata 
hanya berdasarkan pertimbangan, bahwa baroatur rahmi (pembersihan rahim) pada saat ini bisa 
diketahui dengan alat-alat yang canggih sehingga tidak harus menunggu sampai empat bulan 
sepuluh hari atau yang lainnya. Karena dengan alat modern ini dengansekejap sudah bisa 
diketahui bersihnyarahim. Perlu ditegaskan bahwa baroatur rohmi bukanlah sebuah Illat yang 
memberikan konsekwensi sebagai penetapan sebuahhukum, tapi baroatur rohmi 
hanyamerupakan sebuah hikmah yang bisa dipetikdari ketentuan masa Iddah. Kalau 
baroaturrohmi dianggap sebagai Illat maka mestinyaAl Guran tidak perlu mengklasifikasi 
mu'taddah dalam beberapa kategori dan mestinya iddah diwajibkan sampai empat tahun sebab 
ada juga yang mengandung sampai empat tahun. 


2. Hukum Ta'aguliy 


Hukum Ta'aguliy adalah hukum yang diambildari Al @uran dan Hadits yang bisa diketahui proses 
perumusannya dengan adanya Illat yang mendasari. Kalau hukum itu masih berpijak pada dalil 
Giyas, maka setelah Illatnya ditemukan dan masih bisa dikontekstualisasikan dengan kasus yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ada sekarang kitalangsung bisa merumuskan hukum itu. Dantentunya kita harus berani 
melakukan ljtihad dalam rangka memutuskan hukum ketika Illatnya dianggap sudah tidak lagi 
relevan.Artinya langsung merujuk pada Ushul Fighdan @oidah Fighnya. Secara garis besar 
pintuljtihad akan selalu terbuka dalam permasalahan hukum yang bersufat Ta'aguliy. 
Pertanyaannya sudah beranikah kita ber-ljtihad sendiri ? 


Artinya : “Menjaga pada suatu hal yang lama (kuno) yang baik, dan mengambil pada hal-hal baru 
yang lebih baik "Sebagai pondasi pokok untuk relevansi hukum-hukum Figh yang ada, perlu 
diperhatikan masalah-masalah yang muncul. Karena dalam merumuskan hukum tidak pernah 
terlepas dari lima unsur dasar yaitu, menjaga agama (Hifdzu Ad Din), menjada harta (Hifdzu Al 
Mal), menjaga keturunan (Hifdzu An Nasli), menjaga jiwa (Hifdzu An Nafsi), dan menjaga akal 
(Hifdzu Al Agly). 


Illat hukum dibagi menjadi tiga macam: 

1. Illat yang ditetapkan oleh syara' 

2. Illat yang ditetapkan berdasarkan maslahah yang diperkirakan ada pada illat tersebut 
3. Illat yang diperkirakan adanya pada ketetapan hukum tersebut. 


Adapun illat yang ditetapkan oleh syara' terdiri dari empat macam: 
1. Al-Munasibul Mu'sir 

2. Al-Munasibul Mulaim 

3. Al-Munasibul Mulgha 

4. Al-Munasibul Mursal 


2 Hariz Jaya 
A. Pengertian 'Illat 


Illat dalam pengertian syari adalah: "Pautan hukum atau tambatan hukum dimana Syari' 
menggantungkan hukum dengannya 

Lihat Kitab Al-Mustafa fi “Ilmi Al-Usul Halaman 281-283 Syekh Muhammad Bin Muhammad Abu 
Hamid Al-Ghazali : 


4 abg All Sal dl LSI lo SI KaJl bio ULe ll 39 lal 


Contoh tentang menyentuh kemaluan yang menyebabkan batalnya wuduk bahwa menyentuh 
kemaluan adalah merupakan “illat yang mempengaruhi atau suatu indikator atau tanda adanya 
kewajiban untuk mengulangi wuduk. Sebab, jika tidak karena menyentuh kemaluan, tentu tidak 
ada perintah yang menuntut untuk mengulangi berwuduk kembali. Dapat ditegaskan bahwa 
perbuatan atau tindakan menyentuh kemaluan inilah yang menjadi pertanda atau indikator 
batalnya wuduk sehingga wuduk harus diulangi kembali. 

Lihat Kitab Al-Mustafa fi Ilmi Al-Usul Halaman 309 Syekh Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid 
Al-Ghazali : 


Lg CIKIC AD RSD JS yui Iga Goal: Jo Kauwla Al « uls mam Ao agis Lagi 0S yuo yo Vg3 UB 
doll leisalS JlR3NI yo al U oidlo A9 ud ic JNllo dll CagraS JlsSNI v0 05 slow Los 
bob ic sebal a39 mol lc dll « ubob dis Kill aa S bull yo gl DENI9 Jill ic 
0ng9 Jd UB Kawliy Ad Ulg Kamal! 9D 16 IS NI Sanuy adg Law day NI Say N Jl « ulasan UB Lal 
cai yill slas o 46 ade Ki) lo lol WS duls Wi gi deb8 Jo della mwdl ade Jri 8) 9SSoll es gl 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (4473 ) 


also Y Sall 3 syso ule Lol Ul ade Ja bosadlg el yall dang 
B. Pembagian 'Illat Hukum 


Pembagian “llat dilihat dari segi eksistensi dan penerapannya pada uraian ini, maksudnya adalah 
untuk melihat bagaimana keberadaan 'Illat dan penerapannya dalam istinbath hukum. 

Lihat Kitab Al-Mustafa fi Ilmi Al-Usul Halaman 311 Syekh Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid 
Al-Ghazali : 


NB JS pdl ita ISl9 pSYI spg odasl Jl 383 ISS gl ISS VI J dilc Ng Jleo SSJI ISd Jai ul 
doc X9 42890 10 Sal S0 busi Hoc yo A9 all 98 LJI a05 Jis Ul J Ji duwlio all alis, 
Jabll do SJ Ligd Ribu LSI selai Cui 159 IS Jaa JSIl9 csi Jlu 339 JSI gl gal gl peloll NI 
sal Jsibalea dodi 250 NG ul mal valae-3s dlu 3 3I 03 085 Ya basi soni 20k ale 
Na se al Be ee wa BL EK 
na en AR 
Ula dug asal us Jay sia UlSo| pat Jum Ale lagino US UB al US UB ay d gl ja slldg 0,55 
wali ul9 sio Jlo elo Jo ato Jeall 59 Sl UB sll 39 MU) Kain Id Jay Ul USS IL olalio US 
SS Ula Ale ygbol Yg (so sh N JB 3 bdolad gl Lginao 9 skul oces Lado il elo s3 S1 Ac ade 
Jali Isa Jiog Jabal dl dll Co AS lai Sud log USS lol Anas a20 lis Ig3 cl 
dlam 20 all lir palu wu AJI 3 LAI Jaga cal wa8S3 Bob Jln sila Ola call 170 yadg plan 
Sal Leuulio la dal lil lost yo wol # sll ladg59 go all lil sabu uh ledliul gl 
Ala Blpio ale 38 lo culia SI all ul dio Liug A8 Also (all culil 94 dyuliall » yoy LSI 
Kmulio 323 Sufi bolio 3 Sl Janll Jp si lgi SARI C2 Wa Jie mbl All (SI Amal IS) cup 
aoludlg Lumiall Higis 583 9 cualy Y elS wi wall 98 Lita HN gl jo AS WN Can llgis 
250 sol) muatiy Guidl Jati LSI ndgni NS 2 uu dl9 luis Lab yo ul cabill 3 43 Al 303 

al ElasAb Sal doi seb dl 1330 M13S wimog sewall Ag Jakull Sol Ibing 4523 a53 
ale bud small mili ole Jo lal kegiuld 0,53 yo yo V33 Jo dmuliall dl alay owl seb ISI3 al 
dyyS JSI yan 


C. Syarat-Syarat Illat Hukum 


Yang dimaksud dengan syarat-syarat disini ialah ketentuan-ketentuan yang mengikat keabsahan 
suatu 'Illat hukum. Dengan kata lain, suatu 'Illat dapat diterima atau dijadikan sebagai dasar atau 
pijakan dalam penetapan hukum bila telah memenuhi sejumlah persyaratan dan kriteria yang 
sudah ditentukan. Syarat-syarat “illat yang ditetapkan ini, sesungguhnya, akan terkait dengan 
kepentingan pelaksanaan giyas. Demikian pula, penetapan persyaratan 'illat ini akan berhubungan 
pula dengan keabsahan dan eksistensinya sebagai dasar dalam penetapan hukum syara'. Bila 
suatu 'illat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka ia tidak dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam penetapan hukum giyas. 


Illat-lah yang memastikan adanya hukum, tetapi jika “illat terbatas, tidak ada atau terjadi 
perubahan padanya, meskipun hukum ada, maka ketetapan itu merupakan sesuatu yang tidak 
dapat dipahami alasannya. Adapun ketika terdapat sejumlah “Ilat (ada “illat), maka tidak mesti 
ketiadaan hukum disebabkan ketiadaan 'illat baik sebagian maupun seluruhnya. 


Adanya hukum karena adanya '“Illat dan sebaliknya ketiadaan “Illat maka hukum menjadi tidak ada. 
Hal ini adalah suatu hal yang dapat dipahami secara logika. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan 
kenyataan suatu ketetapan hukum yang pasti tetapi “Illat dan sebabnya tidak dapat dipahami 
alasannya. Begitu pula bahwa tidak ada hukum karena tidak ada “Illat, baik sebagian maupun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aza ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seluruhnya. Lihat Kitab Al-Mustafa fi “Ilmi Al-Usul Halaman 337-338 Syekh Muhammad Bin 
Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali : 


yo Y di Jagimo Y SSI Ig due sll Jlell 198 LSI Il jitu 98 Igalisl (Ale 193 S0 beli) 

elit 8295 yo Kd WN Selat! js Ia BNN das sed cal Ul des Jual 39 Jus 
Sal elitil Lagu Alai elitil LN YAN paSalO Bag Ale NI SU ad ul Jati UI Sall elatil Lasso 
alel asasi Cs lol Lgu yo Lai SI Sal ai gl Cakil g dell cad 16 ac yo do Y Sl LN do 
UI al bul nc yak og.) ole JS lau lili vb Ul uas ln Se Sol ea s3 8 


aa al ea Sa abal 
Sal) Uslio Id US gd Jai UN 2 3N 9D 9 yaSC YAI Igd Jl H3L 20 N log sed dd el 93 Tuli deal 
nya AS us 98 Cui JS US Jd Jgiid 4S sisll dal 320 548 M9 mall Jai Wilis ic SJ sai 
X8 mmtiy Y log satuoll alondl 99 jaila Jgid ulug tu la AS all , 15 US UB UXgtiallg Lb glg 
doll 593 alat silg dowill di930 » Av Jlsi ul ol dua HA81 50 59 Lag 3 UUS Jl 5a 
ade 00973) La ASI ioleing dwliddb dell 039 Lusil LI wol IXdg Leoasy pgy9 d292 95 ASAJI 2397 CuDu 
ali Sgww igo Adly Jd yaSAJI bidg J3 UU LaSI sl5NI Io ig sls5NI dell odd Jio bug 14139 
J lal nii! Jgis la Adil Ta abu 042 ale Silbi lu yg sed suga 98 Id WS doll eliul mic Sal 
lol 1969 0 utx23 59 Bobol sapS3 Kg lal Au 9D aw Jay d SI Lu Al Jia satu Jill Sy 
dy ul wo Bilo Y UN aw Iarg Calsladl Ruas Jin £ 92 3 US Ul asu Uda Raos Jisll Jl 53 Liu 
bb ats Jill 034 ul 9d ag X9 IL Sila! 99 LAMA Ai 2ex2 Ul3 TOL J4 sebal LGA € ll 
S1 Usai pacaran Jo GoSal 00 0 NI Ulskali 93 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/689266331096178 


3018. DEFINISI FARDLU KIFAYAH 
PERTANYAAN : 


2 Huzna Maulidiyana 
Assalamu'alaikum...wr wb, kalau definisi nya fardhu kifayah apa yah ?, terima kasih... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Fardlu Kifayah ialah suatu tuntutan yang bisa gugur dengan adanya satu orang saja yang 
melakukannya dan juga bisa menggugurkan dosanya orang yang tidak melaksanakan. 
MAU 38 adi : 

CB 8 CA Seiay doly Alah IP Ag and G3 Alb Da giaa 3 AI SY Uli gr BUS oh) dg. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/745912528764891/ 
3042. MAKNA DARI AL-KHURUJ MINAL KHILAF 
MUSTAHABBUN 
PERTANYAAN : 


» Mutiara @olby 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (4475 ) 


Asslaamu'alaikum.wr wb, ust/h mohon penjelasannya apa maksud dan makna dari go'idah "AL- 
KHURUUJU MINAL KHILAAFI MUSTAHABBUN", keluar dari perbedaaan itu disukai, lalu 
seandainya saya keluar terus mau ikut imam siapa dong ? 


JAWABAN : 


2 Toni Imam Tontowi 

Wa'alaikum salaam. Maksudnya adalah kurang lebih bila ada satu masalah agama lalu terdapat 
perbedaan hukum oleh beberapa ulama, maka mencari hukum tengahnya itu disunnahkan, Lihat 
Asybah Wan-Nadho-ir Lis-Suyuthi halaman 94 : 


S3 UI Ulbital #Upia31 00533 ISSN Iis 5518 36933 Usiuo SAS J0 R97 IoA2 Hull Sel 
GIS sISYI 900 J3 plglkall 233 93 Cm lp jelas Gal J9 yo yul dl Uleutal3 ,65 lali 
o4gl3 « dd KIRT SJ Dal SS U33 loud S53 Jalya SG Big aku 99 mol AuS63 , ska, 
Bb33 iludl go bolkiula Abal Juisul OlusI3 A06 u3 oguIII Sol sal GUS .gaslI 333 
Sisi a33 JI Ub 43 Jl AalS3 gal HS Yo SAS 40 8358 ) elall isl) ISI doll sendal 
dal,S I4Sg Ialah jo SS jo B338 Call GIS » isl LD HIS A3 yo DS Co 953 
IIS 35g Al G9 IOS Ye 8354 3 PL Ji 9d sSSN3 , ac DU lol G8 las. 


Lo dus Sisil ios € AD cos pl ol Ga Op 5 Jail gas SNI ilela) “uli 


. wa 


5 03 3 Tali aa Ip 6 Aa dg sb Y Gp sial Lg GA H3 ll Oi elu da En 


9 Anal £ KBtp3 Ba ST aa TR sal Kai Tn 
SI akal! 08 93 can Alol JG 389 any Y SI 23 Jan JB d5 de Sy va Jas al 


daa CS USG bei daka8Yls GelaIl 1JR SI Go 235 dilas, | s3 ul ATA 
JA le 15533 dun Soiuall bbSI3 ar 3 J393 : doll J8 Lea cal Bs. Tab: 
ale polis se Co Olga & Slam dal IS Ob Jail SN 3 dita SU Alas UI LARI 533 G0 IS 
Gil Ola $ Hk Gal Uad sa JB, PN Ta Sia do dil 
Ea Lola 393 nil) ats ds WAN aga Jo, A03 dia gi Erna dikasi Ub 19SAu 


833 Ualball Egi Jp dilaisl3 Agall SS Lo Wb ekadi SAI S0 293 OL Jali 03 ,illas, 


323 oessall 08 Uh kabil gl, at 159518 93 5811 515 II Apoall 93 ,bsekill 0s €33 Jo dak 
WI Ao lg 25135 ade Giio BY : ol Ja NG . soda 


2 Mas Hamzah 
Terjemah Ibaroh di atas, kaedah yang ke 12 dari kaedah kulliyah adalah " keluar dari perbedaaan 
itu disukai " 


P3 - 
BA Gp SIM Abas Aa gm SG Un Ha ey na Jl yA Gas Ha Bao, 
di PN eta Ha sob #U 3g "all Ha PA lah AS Ja, ga AI Jasa 
3 Ka si all US, AI 35 Kan dah Ha SI al, "05 dy La SF) data SA ala ia 
- 0. . 9 0 - o Lg 2) 9 e 0.9 S3 90. @ A0 0. 0 -— 9 0 2. 0 £ 90. 9 
mesem Kama oya Hot ya long 3 sladi cat, ISI Blu mogiadi adas | Aldi aa La gbekausly Ali Jliital colnrly LL, 
3 - o # 34 “ a 2 o- 0109 pad Ie 0. x-.. 0 - AP 33 PE NA SAT - g - Tag 0 ra S3 
Alb Ga Lega pal! Salt» sisa BULo kal Sy Aap ya PU oya beng Joni C3 AI BIS, 
- - 0 Soco. - o # 343 -. - 4. 90 - 04 - - 0 0 23 Ie Pad 2.0 0g 0 
NS mg Pd oa BU oya bnypr 3 Akal Jl Hd elaSUy , ye Uh pil Bolie Ra NIS) Alba oa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4476 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Contoh dalam kaedah ini sangat banyak sekali hampir tak terhitung, di antaranya adalah : 
kesunahan menggosok dalam masalah bersuci, meratakan kepala dengan mengusap, membasuh 
mani dengan air, tartib dalam mengkodho' sholat, tidak mlakukan sholat ada' di belakang godho' 
dan sebaliknya, goshor sholat dim perjalanan yang menjcapai 3 marhalah dan tidak menggoshpr 
sholat ketika kurang dari 3 marhalah juga bagi pelaut yang bepergian bersama keluarga dan anak- 
anaknya, serta tidak melakukan jama', akad kitabahnya budak yang kuat bekerja, niat menjadi 
imam, menghadap dan membelakangi giblat ketika ada penutup dan memutus sholat bagi orang 
yang bertayamum ketika melihat air, hal ini tujuannya untuk keluar dari perbedaan orang yang 
mewajibkannya. dan makruhnya chiyal dalam bab riba dan makruh nikahnya muhallil, karena 
keluar dari perbedaan orang yang mengharamkanya, makruhnya sholat munfarid dibelakang shof 
karena keluar dari perbedaan orang yang membatalkannya, begitu juga makruhnya mufarogoh 
dari imam tanpa udzur dan bermakmum di tengah2 sholat karena keluar dari perbedaan orang 
yang tidak membolehkan hal tsb. 


£3 0 0. 90 9 00 A0 -. . 0 .— Tard - 38. 3 8.9 £h “ 2 9 22 “0. 
Ola dy sala 0 Jas FPI Jah OS ag PT Ala Mela ay Ul Waton Hay yo Sad el HA 
3 9 8 0-0 A0. GA D0 — PE. . #93 - . 3.9 (3 0 0 3 3.9 - 309 0 9 ca. - - 

Ia bj Ala Gd GA ba Gp pd Gp TA Rn ln Ul HI Jhoni jeng U oya lala ya OU Ai al Sl: 
Sya ol JI Jalin Cas ya Way ct pke te ho ye 20 ca kakinya Abal! dak J8 ya gala 


AL JG 28, al ag Jaka Ita Op Ke taji o Jai ja INA Pena Toni 
039 jati Jaf Sllad D yaah U Eniimnali Ol Pa Pr aus 


Pengingat : untuk menjaga perbedaan terdapat beberapa syarat : 


1. tidak terjatuh ke dalam perbedaan yang lain, dari situlah maka memisahkan witir itu lebih utama 
daripada meyambungnya dan perbedaanya abu hanifah tidak perlu di jaga karena diantara ulama' 
ada yang tidak membolehkan menyambung witir. 


2. tidak menyelisihi sunah yang telah tetap, dari situlah makan sunah mengangkat kedua tangan 
ketika sholat, dan pendapat orang yang mengatakan batalnya sholat ketika mengankat tangan dari 
ulama' hanafiah tidak diperdulikan karena mengangkat kedua tangan telah tetap dari nabi 
shollallohu alaihi wasallam sebuah riwayat dari sekitar 50 sohabat. 


3. dasarnya kuat sekira tidak dianggap kekeliruan, dari situlah puasa ketika bepergian bagi orng 
yang kuat menjalaninya itu lebih utama, dan pendapatnya dawud adz dzohiri uh mengatakan 
bahwa puasanya musafir tidak sah itu tidak diperdulikan. 


Imam Haromain telah berkata dalam maslah ini :" sesunguhnya para ulama' ahli tahgig tidak 
menganggap terhadap khilafnya ahli dhohir sama sekali." 


NG 3 Oo 


Bh Ta Aa en 0G Uh ash aoi SIB Ad ama laik Ip Je nii yamg IKA A5 
TA SE ba il SAN Ie ep pal bea EN jali OS) 3 Jalu Ii toh dat Lila 
na aa Ta ss z5 — Lay 


an 22.2... 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (4477 ) 


Pengingat: sebagian ulama' ahli tahgig ada yang ragu thd pendapat kami "keutamaan keluar dari 
khilaf " mereka berkata : " keutamaan adanya hanyalah dari sunnah yang telah tetap, jika umat 
berbeda dalam dua pendapat , yang satu mengatakan halal dan yang lain mengatakan haram, 
kemudian orang yang berusaha membebaskan diri karena agamanya berhati-hati dan memilih 
untuk tidak melakukannya karena khawatir dari jurangnya keharaman, maka yang dilakukan orang 
tersebut tidaklah suatu sunnah, karena pendapat bahwa 'melakukan hal ini berhubungan dengan 
pahala tanpa adanya siksaan terhadap meninggalkanya ' tidaklah diucapkan oleh seorangpun dan 
juga para imam sebagaimana engkau lihat diantara orang yang mengatakan mubah dan yang 
mengatakan haram. Maka dari manakah keutamaan itu ?" ibnu subki menjawabnya : " 
sesunggunya keutamaan itu tidaklah karena tetapnya sunnah khusus dalam hal tsb, tetapi 
keutamaan itu karena keumuman berhati hati dan usaha membebaskan diri karena agama dan ini 
dituntut dalam syara' secara mutlak, maka adanya pendapat bahwa "keluar dari khilaf adalah lebih 
utama " itu tetap dari arah keumuman dan sandarannya adalah dari sifat wira! yang dituntut 


secara Syaf I 


3 0.0 4 0-0 #-- 0-0 0 o- 4 @ 0 0» Pa NG kogo - @..9 - -0 - AL Oo LT 
JIUB yank! Kay 3 pukarad! A3 Tt pemabatl jl pel Bg me dpl la ISP Saad 3 je ola pp ya Ie 
1 £ : “ s G GT : 5 & NA GL 40, Ki 5 


M0 3 @- 2. .. -. 
Ad Alia GUA yajl pr de Giaa sUj S3 


Penutup. termasuk cabang dari kaedah ini dlm bahasa arab adalah ketika suatu perkara berputar 
dalam darurat syi'ir atau dalam tanasub diantara memperpendek yang diperpanjang dan 
memanjangkan yang diperpendek maka yang pertama lebih utama, karena yang pertama telah 
disepakati kebolehannya sedangkan yang kedua masih terjadi perbedaan pendapat. Wallohu 
a'lam. 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/759631680726309/ 


3131. TA'RIF ATAU DEFINISI SUNAH KIFAYAH 

PERTANYAAN : 

2 Maftuh Mubarok 

Assalamualaikum. Para ustadz, maaf mohon dijelaskan pengertian daripada "sunat kifayah". Kalo 


satu orang sudah melaksanakan, apakah yg lainnya masih sunah untuk melaksanakan.? Terima 
kasih. 


JAWABAN : 


2 Umar Parog 

Sunnah Kifayah : yaitu suatu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim, 
namun sunnah ini cukup jika telah dilaksanakan oleh satu orang. Misalnya memberi salam, 
menjawab orang yang bersin dan lain-lain 


2 13 ay PA IK gala pdl adil 
SUS Jati Aa gn aa aa il Of Jp ea lan and Jia Kami Randi P3 BUSI Se (Re) 
Jai lai 

2 Ghufron Bkl 
Sunnah Kifayah: yaitu suatu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4a7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


namun sunnah ini cukup jika telah dilaksanakan oleh satu orang dalam menggugurkan tuntutan 
sunah tsb, dan pahalanya hanya didapat oleh yang melakukan saja : 


OB ed HI Siang Cegah Cot A3 Cegia Mel) alah ISP cAslan oya OLS ISI RILIS dig cal ola HUS, 2,3). 
KLS Rela oya Ou sa LSI le Ogiena ding LAI OP $yal Ula dg alah AS oya SAI Rinadly Peda 3 UDA) cal JB 
&ANAV old. 


Kalo satu orang sudah melaksanakan, yang lainnya masih sunah untuk melaksanakannya juga. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/772525376103606 


3270. LATAR BELAKANG @AUL @ADIM DAN @AUL JADID 
IMAM SYAFINTY 
PERTANYAAN : 


2 Shidgul Wafa 

Assalamu Alaikum. Orang Wahabi bertanya kepadaku. Kenapa pada madzhab syafi'i ada istilah 
goul godim dan goul jadid ? Maaf, bukanlah kalo begitu imam syafi'i itu 'plin-plan' ? (yang tanya 
Wahabi) 


JAWABAN : 


2 Kakek Jhosy 

Wa'alaikum salam. @aul gadim dan gaul jadid adalah berdasarkan periode saja, karena 
sebenarnya Madzhab Syafi'i itu hanya satu, bukan dua. Madzhab ini berkembang secara alamiah 
sesuai dengan hukum kausalitas (sebab-akibat). Perlu ditegaskan, pendapat lama dan pendapat 
baru figih Syafi'i memiliki jumlah yang sangat banyak, karena berkaitan dengan masalah furu'iyah 
(cabang agama), yang umumnya disandarkan pada hasil ijtihad. Sementara ijtihad sendiri bersifat 
kondisional, tidak konstan. 


Para ulama masih berbeda pendapat mengenai jumlah masalah yang dimenangkan gaul gadim 
terhadap gaul jadid. Intinya, pendapat gaul gadim lebih unggul jumlahnya daripada gaul jadid, se- 
hingga pendapat gaul gadim lebih layak untuk difatwakan. Imam An-Nawawi menjelaskan, 
“Sejumlah pemuka Madzhab Syafi'i mengecualikan 20 masalah, dan mereka berfatwa dengan 
gaul gadim. Mengenai jumlah tepatnya, masih diperdebatkan.” 


Pendapat Imam Syafi'i dalam versi gaul jadid bukan berarti menganulir (menasakh) pendapat gaul 
gadim. Pendapat-pendapat itu merupakan perpanjangan ide dan perkembangan pemikiran yang 
sesuai dengan hukum sababiyah (kausalitas) dalam pembentukan suatu madzhab. Karena pada 
saat Imam Syafi'i datang dan tinggal di Mesir, ia baru menemukan dalil-dalil figih yang sebelumnya 
tidak terpikirkan olehnya dan baru ditemuinya di Mesir. Hal inilah yang mendorongnya melakukan 
revisi dan perbaikan terhadap pendapat-pendapat lamanya. 


Alhasil, apa yang dituangkan Imam Syafi'i dalam pendapat dan pemikirannya itu sesuai dengan 
semangat yang dipegangnya, “Al-Muhafazhah 'alal gadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah”, 
menjaga otentisitas pandangan lama yang baik seraya mengambil pandangan baru yang lebih 
baik. 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (| 4479 ) 


- Kitab Almajmu' Syarh Muhaddzab : 


33331 bo adl Gamliall Ulxp3 453313 Hesti Jls Vs lbs yigS3ll3 wall ul 43 Ik 
AUSI € Ob Giaa 385 allol Go 3534 JI Uls (1) bass 53 GadgiSug oxc193 Lo lgi buiig Inul ale 
Kg 3 GS S5 ya, SIS ag pi Casa Y Ol mang Sail dd) Cualila Rt ul 93 
kali US 983 883 12553 1 583 ledasl RX) 38 Ur9 wd logat 383 283 98 Lglsay 383 IS253 
Jek sandal H3 93 LSI CINESI Ag Hola lg sala ABIS Luki) sak SAI sak dg 
s3 ladssi Jt 3l 5519 ks 3 ISslg A99 3a3p Y SNI gang ukS3 3 0338 Uluall 4 Wo Aas 
83 HAnS3 Kaka ololl 2530 63 US Ill Ualosiky 389 “lo BS 9 SNI Jsin3 not Jluall 

ding 1033 walsil 21530 003 ASI Egg Alus 98 dg Jaa 503 senG gl Ugal 99 dicoall Jogi 
Bola Yg BI Ratih silils A39 ole lodisl 1433 8 Rs yall H3 BI Jl HS LL 93 Asi: 
os ole ladisl 0433 HIU 939 49 Callay Eliuo 233 dowill 5 Gatal « Us damill al 99 A33 ding 
Kuala BE ding "LAI walillh wadah le RSI 0433 JGA II 355 98 Aga dog lan well 
ai Gi ladisl 33 da5 JI ad Long Litall YS ola si Lala bagi 556 Lab Jl 49 Hllgin 

OB ab3 LAI yes all 9 183 3 BSA Al 93 gd yuli Egill L09 » ANE ua33 ala yuli 
SY his lol doll BII 1d pall 3 Ji ding MIN yully yKSII EL Cales lan3sI 
ksx2132 48 yulia KDI AS Lo LS 9 Iikad 3 IlN9 Gal 5 2 IS |elasisal lsl3 39 JW 
Sp Sa Sya Ha AU dsn) adl UNS Lu Allan JS Jung Fadli All alis Gl Gaya y3 BU) 
IJ83 BI al dlua cape 3S lulsuol Yo HEla sling AS &33 50 asi CN Jal A23 gowal 
Agil JB USA Ob 933 doll JL y3 TI 98 IAIN Alat JB Lelo yi 49 Gali B3 madu G3 
Salat USAI asal ISI 93 cu Jilauo SNI 93 | Ae MosdB 959 M3 wal 


al dapil saia 43 393 1S II K3 Ig big il pasal MIN elall 93 Ali 48 se luas 
Naa sil Ol oa WEI 9 sll del33 0,3 Sie All 48 K33 BL 855 63 wal LI 
pe gol masi ole la siti sall Jiluall gl WlSuol Yo Hp3 lal Yam S3 "Janll dls JB LS 
pall yo Ulung 05135 Asas 253al ss ad SS sii lang ol sEsall SI 539 
drag Gl Asal elus nas Ulung 28k) Ga Y Asi SI elall alang "yak Y All 
basil Ball bil 98 sISSYI 4535 ISI » akiall Ulung "Saad L95£ dl #3lSiol Adila all 83 Ulung 
Sal Lagi Gl Aoill umll elas pal 3 Ulung "Aap S5 And Egrdall dial ala JSI dluag 103135: 
alun 05155 Adil 0913 Ld» LSI G0 JSI bis Ulung :GiBI Sanll Cuall Kl pulai Ulluog 
Uleks dB Ji le bio cma JW ISS B5SS gal Jilusll 053 1 e5 Y Mall BS JL ola Lusi 
Blsi M3 99 SSI Y33 baio sat 43 Ciee Jii3 SmSll Is 53 BRI al luar 99 UII H9 
“80.49 02 49 past le ad it) wall Jilluall 2325 lol3 sanall Y msl IS le Jasll 438 sil 
23 agolall call 2S Lio tadi ad Api Sat l DASI al UAN 231 531 Jillus W G8 Lai 
ad Jl sapa CS $$ Ga yudi US$ as osn Sie Gua 53 Uh Asi Oya Po 
Cus U 135 
Kanal 303 OlAutul Aaill bgRig Lag Ara KJ ISI Ss aa Cibdital lio3 18 Suca 
Sic dumai 33 (1 ) il ale 361 Ja Polos Yo Guy ASI gilal ISI lpiog #0683 ix Sic 
3039 pal ade sad pls UD 23 3 99 Jiwo Lpiog : Sula 4 9i3l3 Sub Lal dus log #luoll ul 
aeilidl Ol 25 aril Jp dilas ay Igisl Wolsoi Ol “ASI Ala #luall plg s0l5 yul Hill Sie KN 
JB3 1d 123 Lulkuo Up Usitiall 4 2555 Usiisall JB Sl Ulgioll ga Isa J Lao Iu kb die 25, 
sesal J6 ea 


0 


Sl 359 Ke die Pa 
Hall HIS AISI Sl ole AS Ulas mill ole Jiluall dagu Igisl Uolicol 65533 mall JS cuale 56 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BA 3 Gaoitiall S0 ASI J5 Ag gadi dl dns SUS S0 5h NG IG G9Seibo d9 Abi sal masi 
pobuSI Jud S0 3 wal) jdasl olusl y3S439 Jas gl Jb #bliial al al Sell U230 Gil Jiluall 
adtiy Lotuo Ibaao oSI US « ola oskasI gal sesi Sl yul UB dll 3guSI OISI ISI Kelud 4E UHS0 
: Jsal gih BS Ganti Lao Jai iss w9 Sbb og ol Ig AN IS 52 aki 20 Lal lb Ji 
al v2 maja Jadll ade &l Jsall dasI 5USI ISI lo dlu Goilks 9502 gal JB :IAS sdg dau sulddou 
aan all Nol KA Gp K3 AJB "mill Lo adal ISB Uh S3) lo Sig bebas Gill RS) vasd Yo MUSI 
dolol das sg 0 bus GS J BIJB R42 99 GL alio WNI, 9S3Oll Agil puisi yo Uus Igsuy Ny ul 
Jp Wc ojlsa pdlAG basi adl S3 Ul3 A03 KonalB lai Jual all Gdro Ii UB SI IE 
AS yo MaNJl sUoNI9 Jodll ul Cas g WI dal wd Yo Ul so “gac ul ADS I0 ola 9d el 
Sia 29 Ha Ls aa 9 JAR ALA 6 ALI Ae AAN pd lets o goal Jl 38 289 lil 
lol HMD C3 dawas J pan 3d AS Id asli 9d Ale Yos lo gd3 IS asli Ud « ols al ISb ul 
Sal bill 23 SI all Cguing Al Ana) pati UHA9 393 O SLS Y Ru0n0 Cap YO PAS A8 
lc s50 gl Seal) Wdss cad oil 138 Ul Vel3 “Jel Wl9 adi IS ale Cas Rx ISI lud olin38 
ali Gaon Ad gl mas 3 Ml Al Ad lol BS de mall 93 ya Ad all le 33 NI die 


dio 853 Ea ag die R3 J3 JB JI die sit 0 Jatng oslkitls peslull Lph2 3g mall 43 dual 
HS Ad 3 ale Jas Yg ie 2 La all Jl Isilal laslg dll alis Jl eu3l39 48 gili du Jilus 


2 Umam Zein 
Wa'alaikum salam. Adanya dua gaul yang berbeda dari satu imam merupakan hal yang wajar 
saja. Para ulama kontemporer hanafiyah merumuskannya dengan apik dalam satu kaidah figih: 


ulos saga ASI ati SUN 
Tidak dipungkiri terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan masa 


Disebut plin-plan bila muatannya negatif. Sedangkan ini bernilai positif, diistilahkan dengan 
fleksibel (lentur). Figih sebagai produk hukum dinamis dituntut untuk lentur meralat gaulnya sendiri 
ketika perubahan zaman/tempat menghendaki demikian. Sebaliknya bila tak mau meralat dan 
bersikukuh dengan satu pendapat semula bukan konsisten namanya tapi kaku.Mungkin yang 
menuding plin-plan terlupa bahwa para imam pemuka madzhab lain juga biasa berselisih dengan 
gaulnya sendiri. Shalat I'edain hukumnya wajib menurut Abu Hanifah, namun dalam riwayat yang 
lain Abu Hanifah berpendapat sunah. Imam Malik meriwayatkan tiga pendapat berbeda tentang 
bilangan rakaat tarawih. Imam Ahmad juga punya dua riwayat pendapat tentang kecukupan 
istjimar apakah harus tiga buah batu ataukah bisa dengan tiga ujung dari satu batu. Hanya saja 
bila as-Syafi'i mengelompokkan gaulnya dalam gadim dan jadid maka para imam madzhab lain 
membiarkan saja gaul-gaulnya bertebaran dalam berbagai versi riwayat. Wallahu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/728141767208634/ 


3388. TA'RIF MUKALLAF 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Syafi'i 
Assalamualaikum, mau tanya : apa syarat mukalaf ? kalau bisa mohon disertakan ta'bir nya, matur 
SUWUn. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | a81 ) 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf'ul dari fi'il al-madli 
“kallafa” (LIS), yang bermakna membebankan. Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani. 
Secara istilah, mukallaf adalah : | 

A53 gl elall las asa isi SAI ld" 


“Seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantungan dengan ketentuan al-Syari' atau 
hukumnya”. 


Dari sini, dapat difahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak 
hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua 
tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia 
maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah Allah SWT, dan dosa 
akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dengan 
krateria hukum taklifi yang sudah diterangkan. 


Sebagian besar ulama Usul Figh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) 
terhadap seorang mukallaf adalah akal (JsdJl) dan pemahaman (-Jl). Seorang mukallaf dapat 
dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan 
kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena 
mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syari'. Termasuk ke dalam kategori ini 
adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa. Pendapat ini berdasarkan 
pada hadis Nabi Muhammad SAW: 


Sola 095 Ia MIS Ugidall yg Aly is su US 9 biru id SU uc 5) uc all R9, 
sob3 all 9 Halo walo Slwillo S0 s9 dgold gal 9)" 


“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang): orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai 
baligh, dan orang gila sampai sembuh” 


gal alollg Aaslo al ol95) Jo Siuul log Ulwillg Lal uc sio SA 
“Beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka khilaf, lupa dan terpaksa”. 


Dari sini, ulama Usul Figh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklif atau 
masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat: 


1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif. Ini dikarenakan taklif itu adalah khitab, 
sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (Jl5o). 
Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan 
menemukan ide (Jl ,5XI). Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (@s5JI). Maka 
al-Syari' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan (busio) 
yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, 
buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena 
tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu juga dengan 
orang yang lupa, tidur, dan mabuk seperti hadis yang di atas. 


2. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan hukum (“al). 
Secara istilahi, ahliyyah didefinisikan sebagai: “Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak 
dan melakukan beberapa transaksi”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tarrif yang disampaikan Imam Auza'i (ushul Figh) 
docall sel SI Jaldl DWI yA : ena 


Mukallaf adalah orang yang baligh serta berakal dan sampai kepadanya da'wah islam 
http://ouzai.yoo7.com/t235-topic. Wallahu A'lam 


? Penawar Rinduku 
Bulughud da'wah, salamatul hawas (sam'u wa bashor) 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/805752519447558/ 

3415. PENJELASAN HUKUM HARAM DAN MAKRUH 
MENURUT USHUL FIOIH 


PERTANYAAN : 


2 MUHAMMAD EI Andalusy 
Asalamualaykum, ada sail titipan di dalam kitab 

Dae yo gal R0 doll yo 519 09959 Ulil H0 H9 HASUG: £ US 9. . 
Sail nya bagaimana maksud dari kalimat tersebut. Saya masih mumet . .nuwun. . 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Dalam kesempatan ini yai mushonif menerangkan tentang haram dan makruh 


GD Sd SAS19 Ua3 ale Ublayg Aliiol AS 3 We Ubulo do all SI aSIL AiDg LuS Yo 2gbaolg 

dc Y ucloS Jd ale Ulidl Li Ul ay Ul g2ug O4S uc ge0llao ilusi yo sala) 00929 Uk 

gal! SLS 

Penjelasan:Al-mahdhur juga disebut dengan istilah : MUHARROM, HARAM, DZANBU (dosa), 

MAZJUR 'ANHU, MUTAWA'AD 'ALAIH dan HAJRU .Pengertian al-mahdhur (haram) 

adalah :"Suatu perkara yang jika ditinggalkan, dengan niat mematuhi perintah Allah, akan 

mendapatkan pahala & jika dikerjakan akan mendapatkan siksa". Dengan definisi seperti ini, maka 

MAKRUH TAHRIM juga termasuk dalam definisi HARAM, karena makruh tahrim jika dikerjakan 

akn mendapatkan siksa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.Hanya saja para ulama 
sedikit membedakan antara HARAM dengan MAKRUH TAHRIM, sebagai berikut : 


Ja JatsuN Gala Jalu dugi Cile al all 


"HARAM adalah suatu perkara yang dilarang berdasarkan DALIL @OTH'! yang tidak menerima 
untuk di takwili dengan pengertian yang lain". Sedangkan makruh tahrim 


Jagkll Joisy Jalu dugi Cwdilo aa IMAN 5 29 SO 9 


"Sesuatu yang dilarang berdasarkan suatu dalil yang masih bisa DI TAKWILI dg pengertian yang 
lain". Sedangkan perbedaan antara makruh tanzih dan makruh tahrim adalah : 


ds ade Lily Nlo Gill dal, Ul, 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4483 ) 


"Makruh tanzih, suatu perkara yang jika dilakukan tidak mendapat siksa" 
J2 ade Sleulo mw bullanl S9 


"Makruh tahrim, adalah suatu perkara yang jika dilakukan akan mendapat siksa". Meninggalkan 
perkara HARAM atau MAKRUH, akan mendapatkan pahala, apabila DI SERTAI NIAT/TUJUAN 
MEMATUHI PERINTAH ALLAH. Apabila karna TAKUT/MALU kpd manusia...dsb, maka tidak akan 
mendapatkan pahala. Misalnya tidak mau berzina karena malu kepada manusia lainya, tidak mau 
mencuri karena takut ketahuan orang jdi malu....dsb, maka meninggalkan perbuatan haram seperti 
ini tidak akan mendapatkan pahala.Berbeda dengan perkara WAJIB & SUNAH, bagi orang yang 
mengerjakannya akan tetap mendapatkan pahala, meski tidak disertai tujuan mematuhi perintah 
Allah . Karena perkara wajib dan sunah bisa dianggap sah dan mencukupi dri tuntutan TAKLIF, 
jika dim pelaksanaannya disertai niat. Sedangkan meninggalkan perkara haram dan makruh, 
untuk dianggap sah, tidak harus disertai niat.Namun, ada juga sbagian perkara wajib yang harus 
di niati: sepeti memberi nafkah untuk istri, mengembalikan barang titipan,,,dsb. Perkara wajib 
semacam ini, untuk bisa mendapatkan pahala, harus disertai tujuan mematuhi printah allah 
(Jtiio4108). Untuk masalah Makruh, mushonif menulis : 


A3 dc ily X9 Abitol AS 3 dc Ululodal SIL aing Uus Yo 09 Sallg 


Penjelasan:Makruh secara bahasa berarti : perkara yang Dibenci (Le ssudl).Sedangkan menurut 
istilah adalah : "suatu yang akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan, dengan tujuan mematuhi 
perintah Allah, dan tidak akan disiksa jika dikerjakan" Para ulama Mutagoddimin tidak 
membedakan antara makruh dengan khilaful-Aula. Sedangkan menurut ulama mutaakhirin, 
pengertian dari khilaful aula adalah : 


KA Bil SAN Issalal selasa Jae As ng Ela 


"Sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan, namun tidak berdasarkan larangan secara jelas, 
seperti : anjuran untuk tidak meninggalkan perkara2 sunah, yang di faham dri perintah untuk 
melaksanakannya, karena memerintahkan sesuatu berarti melarang kebalikannya". 


Ini penjelasan dalam syarahnya : 


da3 ade USleyg Yliol AS) Mlc Uli lo do all (SI sal aing CuS Yo glasallal ghaall Hse ). 
(d3 de Ul Hi j9 M5 Ul 59249-D 542 uc gal 0 blosll yo Sol9) 0959 lisll Gro H9 6549 
Casill uc a33 Ela sil gel «« ul Hall 3 de 55313) «Solall JEfgasdl aOly MO 0 ac 4 uc laS 
ale iidig Ulin jrno H4 Ul adas #Gulasu Rolull Ulsig rol 3S 98 Ale3 yo gagal al all 
ll @ 20 IlA0 » A0 Jas « ul Ulu X9 agio OS yo gan R0 Jai iloall yo Yun sala) org das 
Sinooll d5 Ul Run «SI jom ul “saldo. mati lo de Asy N ilosdl yo salgJ 009299 0 ulu 99 ani 
slah Sloiiaal SI Uks Ling siso Jadl Ula »929 98 Lal 36 ylo da3 lc Silang Iga 
lo susol Yilao 3 all wuigall Id 3S Jls «SI LS Ulil) Law Vs3 LAgiu « ul des le GlisiwdI Ui il 
Sia lip NG Siwa 0g Sl oya Yg SI laa) Yiloo olso SI JI SAI all Isa y3S dls gl & uc 
29 - 28. Solall aw (dc yo gal de lc Lilsug J3. 


http://shamela.ws/browse.php/book-21547/page-64 


? Penawar Rinduku 
Maksud dari kalimat tersebut yang disebutkan dalam kitab warogot, yakni : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4aga ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DUS yo gal R0 iko 0 sala) 00959 Ulidl Ind Hd Ln4SU9 


Yaitu untuk membuktikan kebenaran bahwa adanya siksaan bagi para pelaku ma'shiat cukup 
dengan menyiksa satu orang dari mereka. dan yang lain dimaafkan. Tahaggugnya hal ini tidak ada 
keraguan sama sekali. Bukanlah menyiksa 1 orang dari beberapa pelaku ma'shiat itu mentiadakan 
keadilan. dan bentuk terjadinya penyiksaan terhadap 1 orang itu tidak menafikan terhadap 
pengertian al-wajib itu sendiri. 


Karena ada kalanya pembebasan siksaan bagi yang lain itu karena ada beberapa hal dari 
perbuatan baik yang dilakukan para pelaku ma'shiat yang menyebabkan mereka terbebas dari 
siksaan yang diancamkan. Adakalanya sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ampunan itu ada 
tanpa melihat ma'shiat yang sama yang dilakukan oleh pelaku ma'shiat. 


Misalkan ada 10 orang yang melakukan ma'shiat. hanya 1 orang dari mereka yang disiksa. dan 
yang 9 dimaafkan. Siksa yang dilakukan kepada 1 orang tersebut sebagai bentuk kebenaran 
adanya siksaan yang diancamkan bagi para pelaku ma'shiat. dan yang lain sebagai bentuk 
kebenaran adanya ampunan bagi pelaku ma'shiat sehingga terbebas dari siksaan. 


Nah jika sudah dipahami dari maksud kalimat dari warogot tersebut. maka akan mengerti bahwa 
hal itu menjawab sebuah pernyataan yang mengatakan : "sesungguhnya siksaan atas dasar 
meninggalkan kewajiban itu tidak diketahui (ghoiru ma'lum), dan kemungkinan untuk dimaafkan itu 
bisa saja terjadi, jadi kenyataan tentang adanya siksaan yang disebabkan meninggalkan itu tidak 
diyakini." 


Keterangan lengkap lihat : 

- Syarhul warogot hal. 4. syaikh ahmad ad-dimyathiy 

- Syarhul warogot hal. 17-18. tajuddin ibn al-farkah, darul kutub ilmiyah 

- syarhul warogot hal. 147. jalaluddin muhammad bin ahmad al-mahalli asy-syafii, darul kutub 
ilmiyah. 

Wallohu a'lam bish-showab. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/815992961756847/ 


3555. DI ANTARA SYARAT-SYARAT TAOLID 


PERTANYAAN : 
2 Rejjal Benafief 
Assalamualaikum para asatidz tolong ana minta ilmunya dari antum semua. Ana mau tanya apa 


syarat-syarat / Persyaratan nya kalau orang mau pindah madzhab dari syafei ke maliki tolong 
sekalian referensi nya? Syukron 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


S3 Lotio Srtuditill Ld80 wadltdl Lab NI (S3 SIN cyol Sono ut ass sal diu Gali UX9o doel JB 

308 0 wal Ae dolan 9d wall ya dls 
Glbss Ad Ul HS Gukiu Olgi aing . Au A00 42 yo Mein Jais Jas 9d. Abg ig salt AS 9 Juni 
alis 58 Isis asal pusing Cal gal yo Jl gey loud dugiall Wc pl 59 duginall 4£ lc Lnl9 989 4 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4485 ) 


al belas Jitul lgu 551 VdS0 odl dio JEBAI J 3924 LdS0 ol paul S0y Ad dy II Udld@ll 40 Lido «Si 
| snisall ade dala yel glg ASI LA. 

calon ag bgi 0 Lead Sail Nay call dlu 58 oxlio 0 wiel Lo itali 48,20 (Ja) dia bg yan Saltullg 
Si pdl uay Al d2 Ng SAI MA UE yo small LAGI LA ac 53 Kilo aloYI sela 5 3 

S A9LA9 S3 Lg will AN gallg lala yul JI JS Fm Well Lo egudgIl 158 sll aloNl Oo wiel lo Lu 
2S pam ac 9 oa 


Hukum Taglid dan syarat-syaratnya: 

Yaitu, beramal dengan ijtihad seseorang Mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Bila seseorang itu 
berniat dihatinya (untuk bertaglid) memadalah, sekalipun tanpa menuturkannya. (Taglid) adalah 
wajib atas seseorang yang bukan Mujtahid dan Haram atas Mujtahid pada perkara-perkara baru. 
Seseorang itu boleh memilih pada permulaannya untuk bertaglid pada mana-mana satu Mazhab 
dari Mazhab yang empat , kemudian selepas taglidnya itu, Harus dia berpindah kepada Mazhab 
lain, samaada secara keseluruhannya atau sebahagian hukum, sekalipun tidak kerana hajat 
menurut Gaul Muktamad. 


Taglid mempunyai 6 syarat: 

Pertama: Mugallid (iaitu orang yang taglid) mengetahui perkara yang diiktibarkan oleh Mazhab 
yang diikutinya pada sesuatu masalah yang hendak diikutinya, Syarat-syaratnya dan perkara- 
perkara yang Wajibnya. Jika seorang yang bermazhab Shafie mengikuti fatwa Imam Malik 
berkenaan "tidak batalnya wudhu bila menyentuh tanpa niat berlazat-lazat dan tanpa syahwat , 
adalah Tidak Sah taglidnya sehingga ia mengetahui perkara yang telah mengiktibarkannya oleh 
Imam Malik pada wudhu, perkara-perkara wajibnya seperti menyapu seluruh kepala dan 
mengosok/menyental anggota wudhu, muwalat (berturut-turut) membasuh/sapu anggota wudhu, 
kemudian barulah boleh ia bertaglid pada tidak batal wudhu tersebut. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/839968916025918/ 


3673. ISTILAH AL MADZHAB DALAM SYAFI'IYAH 
PERTANYAAN : 


2 Chu Andini 
Istilah al-madzhab dalam madzhab syafiiyah apa ya kang? tabayyun dengan ibarot syukron 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Al-madzhab : diucapkan pada pendapat yang rojih (unggul) dalam hikayah madzhab. hal ini ketika 
perbedaan para ashab dalam hikayah madzhabnya sebab penyebutan para ashab dari dua (2) 
jalur atau lebih maka kyai mushonnif memilih terhadap pendapat yang rojih (unggul) dari hikayah 
tersebut. dan menyebutnya al-madzhab. (Terj. Kasihku Rinduku) Wallohu a'lam bis showab. 
uni ob HS dala 99 Ul Sis uc e39 , Udi S3 99 Rel JI Sl Jl de Giley: cad 
Wol ade : Jotug lgio R51 JI gdlo God ,U88 , JSI gl..... 


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php”t-78788 
LINK DISKUSI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4456 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/notes/887597284596414 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/881152261907583/ 


3719. WAJIB DAN FARDHU ADALAH SAMA ? 
PERTANYAAN : 


? Ishag Udin 
Assamualaikum Wr Wb. fardhu sama wajib sama apa beda ya?. syukron. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Menurut Imam Wala'i : antara fardlu dan wajib tdk ada 
perbedaan begitu jga dalam madzhab Maliki antara wajib dan fardlu tidak ada perbedaan,akan 
tetapi menurut Imam Abu Hanifah Fardlu ialah sesuatu yang di tetapkan berdasarkan dalil goth'i/ 
pasti spt membaca algur'an dalam shalat sdgkan Wajib ialah sesuatu yang di tetapkan melalui dalil 
zhonni spt baca fatihah dalam shalat. Wallohu a'lam bis showab. 


lal all Joo 98 HE dl Lo Jb: 

V3So a5Wl9 aidlIS """ lagi gi 38 Lalallg LO. 

S5 53 SAI lo 19d anl9 wugo ade UBoLjio ASI sUbSlgio alallg LAY ul is H5 33 WII JB 
VSSoll9 a59 mill R0 Ud yu LS asi gl Kpab3 Jalu Kasi, 

oles dl Jas - doll Dual 99 Ula del S -pab3 Jala Cai lo USAI ul dl HA gal al Lg: 
(20:Jo sallh UII Go sawi lo 1935306. 

Gila La Jd ya SY #Emana Kubl Ani Lead del JI comaS » sub Jl Cui lo "USG 9 
ULSII. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/863109163711893/ 
www.fb.com/notes/902199463136196 


3746. SESUATU YANG HARAM DILIHAT MAKA HARAM 
DISENTUH ? 
PERTANYAAN : 


2 SiePhutra Shulung Syg-Phuput Thox 
Sia Dal .. 


Benar Gag Ustadz Pernyataan Nee : « Barang Yang Haram kita Lihat, Maka Haram Untuk 
Menyentuhnya » Mohon Penjelasannya Ustad Syukron Kabir. 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, itu benar sekali. Ta'bir : 
- kitab Kifayatul Akhyar Halaman 353 dan Raudhatuth Thalibin Juz 7 Halaman 27 : 


2 ebi WN Sdgdl Go ybu oli ay Olaull M3 Cus dil 
- kitab Majmu' Juz 4 Halaman 635 : 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH (| 4487 ) 


dis YI odl sell Jay MB yudi aa R0 JAN J5u 389 duo m3 Ul bull a53 y0 JS lulwol JB 389 
S3 yo isa H9 Leso 3953 X9 WHg5i9 slodlg SSXIG el Hllg Kuli 38 


- kitab tuhfatul habib ala syarhl khotib juz3 halaman 385 : 
Jo3l Jl umo Id Ul Jalu « dogaidl dobil9 SW 93 dio bl WN 4 yuoll A3 ol A5 io 
- kitab Fathul Muin halaman. 98 : 
BSI gd gl ON abs dh daud 253 OI A3 C3. 


Artinya : sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya tanpa pemisah, karena 
memegang itu lebih menimbulkan ladzat. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/881877901835019/ 
www.fb.com/notes/907632662592876 


3781. HUKUM TAKLIF PADA ORANG SETENGAH GILA 
(GILA TAPI AGAK NORMAL) 
PERTANYAAN : 


2 Opick Muhammad Taufik 
Assalamu'alaikum. Saya mau tanya, orang gila kan kalo dia maksiat dia kan nggak akan ditulis 
dosanya oleh malaikat karena malaikat mengangkat penanya pada 3 perkara, yaitu, 

1. anak kecil yang belum baligh, 

2. orang yang tidur sampai dia bangun & 

3. orang gila sampai dia sembuh. 
Nah yang mau saya tanyakan adalah, apakah orang gila yang agak normal juga sama nggak akan 
ditulis dosanya oleh malaikat kalo dia melakukan maksiat ? terima kasih 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Wa'alaikumussalam. Bismillah, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jumhur (mayoritas) fugaha 
memberikan hukum bahwa orang setengah gila (ma'tuh) dapat melepaskan taklif (pembebanan 
hukum), termasuk macamnya gila. Hukum yang berlaku pada orang setengah gila sesuai dengan 
hukumnya orang gila, baik dalam urusan ibadah, urusan harta dan mu'amalah, atau pada urusan 
akad seperti nikah, talak maupun akad tasharuf yang lain. Hal ini mengacu pada hadits Nabi yang 
menyatakan bahwa orang setengah gila termasuk orang yang tidak dicatat amalnya. Namun Imam 
Ad Dabusiy (Hanafiyah) memberikan pernyataan lain: "Orang setengah gila wajib beribadah untuk 
berhati-hati". Imam Ibnu Abidin (Hanafiyah) juga memberikan pernyataan: "orang setengah gila itu 
seperti anak kecil yang mumayyiz dan berakal. 


Sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah memberikan tambahan: "Jika penyakit setengah gilanya 
ringan maka dianggap mumayyiz, tasharuf yang merugikan dianggap batil dan tasharuf yang 
berguna dianggap sah". Ibarot : 


- Al Mausw'ah al Fighiyyah juz 29 hal.276 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Siliy lo ogisall Wc Julius usil wo Es @ilg sagu wo HS Laluy doll ul elgiill »9g05 sie 
batal 8 gl 1 Alatall 2 Ololeallg Jlall y9al 8 gl alikell y9a 98 sg sala yo usia ade 
bill R33 Ilang Gale Adil slao Agiy Inltitalg 1533 OB mal yo el 49 lag AKI saieS S3 
small uc HAalg, 999 Jis sub Ugidall US9 salibu sub swall yo9 iri aib MUI ye WS ye 
Is 8 lsg Sis sis ogigall yS9 :@l9) 999 Lu si5 Usia uc9 diri sid SU yc9 “ly aib 
03051 R03 Aidil 09 yaaa cal JI slokuaal call asin ade Lai "JBS dita yo mug 
arm ol Us cs Jin web Jl 553 die Tukul 83) 939 WB x25 3 Jilell sun mal oginall K5 yk 
sad d3l ol 

- Al Figh al Islamiy wa Adillatuh juz 6 hal. 304 : 
usa al ARI Juol ya lgu slice Ll bud syal Saul AI Jalisn sagill ab UUS 0 39 :agisal 
LIS bw y3I yaa ae sesal usia sp juan ye Senada lusa mela ol tesla 
Asitall Sis JA 8x28 VI uao agisally dlues del JS wis yaa ca elgitll US cd 39 “Alb 


Mn KR 
sad uli 


- Al Majmu' Syarh al Muhadzdzab juz 19 hal. 328 : 
small 009 dituimy sis MU uc SU yg All 235) bah ac uc #Sll9 Anlo vla Sio ll as s1, 
Jisy sis ogigoll Lg Kudu SiD 
- Musnad Ahmad juz 41 hal. 232 no. 24703 : 
uc SW Le Jul 23) :JB cakug ale AU oo yul ,c dil uc dswdl ye madl ul uc colos uc 
Jisy SAS ogisdl cg Bibi is MUI 13 Alis Wis gwall 
Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/909479295741546 
www.fb.com/notes/912462468776562 


3917. PERIHAL AIYAS 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad @odri 
Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah menggiyaskan itu sama dengan menafsirkan ? 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam, Giyas berbeda dengan Tafsir 


Pengertian giyas 

Menurut para ulama ushul figh, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak 
ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang 
lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua 
kejadian atau peristiwa itu 


Dasar hukum giyas 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4480 ) 


Sebagian besar para ulama figh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa giyas 
dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. 
Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan giyas atau macam-macam giyas 
yang boleh digunakan dalam mengistinbathkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula 
yang tidak membatasinya, namun semua mereka itu barulah melakukan giyas apabila ada 
kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nashpun yang dapat dijadikan dasar. 


Rukun giyas 

Ada empat rukun giyas, yaitu 
1.Ashal, yang berarti pokok, 
2. Fara' yang berarti cabang 
3. Hukum ashal, 
4. "llat, 


'Illat 

'Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum 
ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara' yang belum ditetapkan hukumnya, seperti 
menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan 
harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak 
yatim. 

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan 
hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat (jalbul 
manafi)) dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (darul mafasid). Kedua 
macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut 
hikmah hukum. 


1. Syarat-syarat 'illat 
Ada empat macam syarat-syarat yang disepakati ulama, yaitu: 
1. Sifat 'illat itu hendaknya nyata. 
2. Sifat 'illat itu hendaklah pasti, 
3. 'Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, 
4. "llat itu tidak hanya terdapat pada ashal saja, 


2. Pembagian 'Illat 
Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (syari") tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan 
hukum, maka ulama ushul membaginya kepada empat bagian, yaitu: 

a. Munasib mu'tsir 

b. Munasib mulaim 

c. Munasib mursal 

d. Munasib mulghaa 


- kitab Mabadi Al-Awaliyah (ushul figh) : 


veball d4 ac su Loud 

agiw Bloluol akad SU sendi wati ! del lali NN AN OAP ali JB. wb. 
Y Si, SI EL UI cm Jati 

alel Roby VI 3 ll dc AI yulsS ASI 38 laggowi do IAI Jl el») : Usul. 
aludl SG 9d9 Jadi S3 dc, Jill S3, Wil, ea: dl WS)lg : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4490 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Peliye VI day pa adl 98 all HE ade OA yuki S2) dn90 A9 doll JS lo 389 doll bs, 
GI log Jis X9 " odles all JB" 

YSal dnngo 5 Yg Sall ade His ad dell US lo 929 JJ (ls, 

Jesse so Jos ses aa gag Ju dal ea Uk las 
ne Al ata Ne lela an al edar 

KulwAll 58 39.50 WIB Lb ISI Sandi 199 LS gais Led ISL Cuka ey Ss sol & All Glbll 9dg Atll l3 
Jl 89 dinys Gale 43 Jlo Gl dagu 43 oat Al yo ale 1 goal dil yo sal Ul 
Vio 0 yOS lay 031 219 yong Wgy9 Dogg Ela dil Jalu AJI yo lem JSI. 


Pembahasan Ke -12 Tentang AIYAS 
Giyas adalah hujjah. Allah SWT berfirman AS. al-Hasyr (59):2. 
Wal... koil dal b Ig icls 

Artinya: “..Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang 
mempunyai wawasan.” 
Al-Giyas (wall) menurut bahasa adalah mengukur atau memperkirakan sesuatu atas sesuatu 
yang lain untuk mengetahui persamaan diantara keduanya, seperti mengukur pakaian dengan 
lengan. Sedangkan menurut istilah, giyas berarti mengembalikan hukum cabang (far) kepada 
hukum asal karena adanya “illat (alasan) yang mempertemukan keduanya dalam hukum. Seperti 
mengiaskan beras terhadap gandum dalam harta ribawiy dengan titik temu berupa keduanya 
sama-sama makanan pokok. 
Rukun Giyas ada empat yaitu: 

1) far, 

2) asal, 

3) hukum asal, dan 

4) illat hukum asal. 


Macam-macam giyas, di bagi menjadi tiga: 
a. iyas al-illat 
Yaitu sesuatu yang illat didalamnya menetapkan hukum. Seperti mengiyaskan memukul dengan 
ucapan yang tercela kepada kedua orang tua dalam keharamannya dengan alasan menyakitkan 
hati orang tua. Allah berfirman AS. Al-Isra' (17):23. 

dal... lag Jis Ng 


Artinya: “...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah".” 


b. Aiyas al-dilalah 

Yaitu sesuatu yang illat didalamnya menunjukkan pada hukum akan tetapi illat tersebut tidak 
menetapkan pada hukum. Seperti mengiyaskan harta anak kecil dengan harta orang dewasa 
dalam kewajiban zakat dengan adanya titik temu bahwa harta anak kecil termasuk harta yang 
sempurna (al-mal al-tamm). Boleh juga mengatakan tidak wajib zakat -seperti yang dikatakan Abu 
Hanifah- dengan mengiyaskan pada haji yang mana, haji wajib bagi orang dewasa adapun anak 
kecil tidak wajib untuk haji. 


c. Giyas al-syibh 

Yaitu mempersamakan hukum cabang (far')) yang masih diragukan antara dua asal dengan 
mengambil keserupaan yang lebih banyak dari asal tersebut. Contohnya dalam pembahasan 
budak yang dibunuh, apakah sipembunuh wajib dikenai hukum gishas karena budak juga 
termasuk manusia, ataukah cukup hanya dengan membayar ganti rugi dengan alasan adanya 
keserupaan budak dengan binatang, bahwa budak adalah harta. Dalam hal ini budak lebih banyak 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4491) 


keserupaannya dengan binatang (harta) sebab, budak bisa diperjual-belikan, diwariskan, dan di 
wakafkan. Wallohu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/824354767587333/ 
www.fb.com/notes/931429316879877 


3941. MADZHAB SIAPAKAH YANG TERAKHIR HABIS 
PENGIKUTNYA ? 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Nur Hadi | 

as yg WI dos 9 Sale Adul 
Kemarin ada kiyai yang menyatakan bahwa madzhab yang pertama musnah pengikutnya adalah 
madzhab hanbali kemudian syafi'i, dan yang terakhir hingga kiamat masih ada pengikutnya adalah 
mazhab hanafi, Pertanyaan nya Kira-kira adakah ibarat kitab yang menyatakan seperti keterangan 
di atas, makasih. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Menurut kitab kitab mizan kubro, memang Madzhab hanafi adalah madzhab pertama yang 
terbukukan dan madzhab terakhir yang akan habis. 

- kitab mizan kubro (1/63) : 


oslg Anal olol wdlai dil alis 38 KESII Jal Las JB LS Lala d,5l9 lugyi UdlSoll Jal udi0g 
IBI bob ye Ul de ag Adaa wa doll A01 Ml 00 JS 93 ol) S3 aclul Ju Ala 
Aa la set musa sal go KK sesaslal “awali 3 5 


Madzhab imam hanafy adalah madzhab pertama dalam pembukuannya dan madzhab paling akhir 
penghabisannya, sebagaimana perkataannya sebagian ahli kasyf, Allah telah memilih imam 
hanafy sebagai pemimpin bagi agama-Nya dan bagi hamba-hamba-Nya, dan pengikut imam 
hanafy terus menerus bertambah dalam setiap zaman sampai hari kiamat. Jikalau salah seorang 
pengikut hanafy dipenjara dan dipukul agar keluar dari jalan madzhabnya maka dia tidak akan 
memenuhinya, maka semoga Allah meridhoi imam hanafy, para pengikutnya dan semua orang 
yang melazimkan adab kepada beliau dan kepada semua imam. Wallaahu a'lam. (Di) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/929559763733499/ 
www.fb.com/notes/932433480112794 


3961. SEPULUH SUMBER HUKUM ISLAM 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Hakimy 
Assalamualaikum. Para kyai, Ustadz/dzah, mohon referensi sumber hukum yang dua belas itu 
dimana atau memang gak ada ? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4492 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Kang As'ad 

Wa'alaikumussalam. Mungkin yang dimaksudkan adalah Mashodir al-Ahkam asy-Syar'iyyah atau 
al-Adillah asy-Syar'iyyah atau sumber sumber hukum Islam. Setahu saya, jika pertanyaannya 
adalah demikian, maka bukant berjumlah 12 tetapi 10. Dari sepuluh sumber hukum Islam tersebut, 
yang disepakati oleh ulama hanya empat, sedangkan yang lain ada perbedaan pendapat diantara 
ulama. 


Empat yang disepakati adalah: 
1. al-@uran 
2. as-Sunnah 
3. Ijmak 
4. @iyas 


Sedangkan enam yang terdapat khilaf di anatar ulama adalah: 
1. al-lhtisan 
2. al-Maslahah al-Mursalah 
3. al-Urf 
4. al-Ishtishkhab 
5. Syar'u man @oblana 
6. Madzhab ash-Shokhabi 


Lihat : kitab Ushul al-Figh karya syaikh Abdul Wahhab Kholaf. Wallohu a'lam (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/714727708550040/ 
www.fb.com/notes/933746026648206 


4026. JIKA SYARA' BERTENTANGAN DENGAN ADAT 
PERTANYAAN : 


2 Amiruzzaman Azzamani 
Assalamualaikum? pertanyaan : bila adat istiadat bersebrangan dengan syari'at yang harus 
didahulukan yang mana? mohon sertakan ibarohnya. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumsalam, jika adat bertentangan dengan syara' maka ditafshil : 
1. jika syara' tidak berhubungan dengan hukum maka yang didahulukan adalah adat. 
2. jika syara' berhubungan dengan hukum maka syara' yang didahulukan daripada adat. 
Wallaahu A'lam (MI ) 


- kitab asbah wan nadhoir 


Soil Ro Ta OM ad J3. 

Csiny al land ISL Gila gl 4 JlaisNl Ge lc paid «A3 Eaadl alay Yul : badai : Ulegi 38 
ne AT 
adil Alalasnalg eat 14 Ng lens adil talas Ta ola asa Yg « Uelawalil lnlss9 155 dl ale 
ea AN 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4493 ) 


GuSig A3 Hit Do dumai & el 99 Calasisal iY $ SS guns 9d Goal a83 4 Jlalollg KSII9 SI allg , 
Sg2mullg 3S JI ly NI Cuisy al salon N Cils 3 Jlagiw NI Hc de Aid S3 4 Ilai ul : uWlg 
abg Y Sial Cia ASN gl « Ill Gildoy City le aguau Ng» 
size A9 laila el dc Nas « URlb «4 Lolos « Hc ol, Jb cb Jd ul) Ul : JB gl 
(Isogxo8 ogasul, ISI ) Usil All . 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/936088096413999/ 
www.fb.com/notes/936808643008611 


4049. BATASAN DAN DEFINISI 'URF (ADAT KEBIASAAN) 
DALAM FIAIH 

PERTANYAAN : 

2 Rahil Memed 

Assalamualaikum. Jumhurul ulama mengatakan bahwa perhiasan yang dipakai wanita itu tidak 
wajib dikeluarkan zakatnya. Abu hasan 'ali dalam al-hawi al-kabir mengatakan asal sesuai 'urf atau 


kebiasaan dan tidak berlebihan. Pertanyaannya ?? Apakah dari kalangan ulama ada yang merinci, 
yang dimaksud urf tidak berlebihan itu berapa gram kiranya ??? 


JAWABAN : 


Wa'alaikum salam. Pengertian isrof itu disini yaitu :lebih dari pada ukuran teman temannya dia 
atau lebih dari kebiasaan orang orang memakai , pada tempat yang sama dan waktu yang sama. 
Jadi yang namanya 'urf ya tidak akan ditentukan secara eksak karena ukurannya mengikuti adat 
dan kondisi masing-masing. Di Indonesia misalnya tidak lazim wanita pakai anting di hidung maka 
anting hidung tersebut tetap dizakati. Wallohu A'lam. (ALF) 


- Tagrirot Assadidah | hal. 410 : 


S1 yo aim ob all 
sil pal 93 N Nol 3 ISI HAB Lgio 9 Lia Hd Lain, 9 Ledliol ol de S0 li SL wd bul 
bi3 Wliol ol. 


- Roudlotuth Tholibin II hal. 260 


omlbll A59, (21260) 
ESL A8 KU Oo 235 MISI Isi 


- Kisaful Gina' II hal. 234 
Ela alus (2/234) 
US cad al 33 I J3 336 abs JlatituN 30 Al283 UBS Yo blsel3 JS abs MS 98 853 V3 
SJ Sel 
- Mausu'ah Fighiyyah 18 hal. 113 


dugaoll Ac gw goJl (18/113) 
Jlasiw U MI ada Ja Jl IS US , loy20 Ylogiwl Jasiwol dll 99 1S Jl U959 code sleidl ds 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4ag9a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MUJAWWIB : Muhib Salaf Soleh, Wong Gendeng, Ichsan Nafarin 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/937689262920549!/ 
www.fb.com/notes/939698166052992 


4100. PAHALA IJTIHAD 
PERTANYAAN : 


? Fairuzy Nayla AlizaNdiela 

Assalamualaikum.punten poro yai.. ustadz.. Dalam hal ijtihad aswaja ada prinsip "jika benar 
bernilai DUA dan jika salah bernilai SATU". Ini magolah dari mana ? Hadits / atsar / goul siapa ? 
Mohon dengan ibarohnya. Wassalam 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam.Itu dasarnya dari hadits shohih riwayat Imam Bukhori dan Muslim 


as Ubi 5 Sg33 SLJI SS BI » gi — al Gale All sluo — db gia) Rom Cl sol Y 9yAS LE 
Ss ab bl 5 sg336 S3 1513 soloSI » 


Dari Sahabat Amr bin Ash, beliau mendengar Rosululloh Shollallohu alaihi wasallam bersabda : 
“Apabila seorang hakim memberikan hukuman, ber-ijtihad kemudian benar, maka mendapatkan 
dua pahala. Dan apabila seorang hakim memberikan hukuman, ber-ijtihad kemudian keliru, maka 
mendapatan satu pahala”. 


- Imam Nawawi dalam Syarah Muslim (12/13) : 


Seealaulsi FE dl SE ea ul le sanlusifgesI #elalaliks 
dilgisL salad Isl uls disLob sala orlgish . 

OB 4 Sal Al Jay NG Sal Jab Law yo lol : IlB « sgi548 ASLI SI, II! ayat agama Cupall yS9 
Jelas aa Yel dpl daa laa A3 Shy Yg 4 pil sd Jaal jl NG 43 
on sun ad yA Yg 4 Lg Bdgo 0 ya9 «Val Ugal Gilg ega « doll guna Ud ole gai Mey 
ds 


Para ulama' berkata : " Telah menjadi ijma' bahwa hadits ini adalah untuk hakim yang alim dan ahli 
hukum, jika keputusannya benar maka dia mendapat 2 (dua) pahala yaitu pahala ijtihadnya dan 
pahala benarnya, jika salah maka dapat satu pahala yaitu pahala ijtihadnya saja". 

Para ulama' juga berkata : " Adapun bagi orang yang bukan ahli hukum maka tidak halal baginya 
untuk memberikan hukum, jika dia memberikan hukum maka tidak akan mendapatkan pahala 
malahan mendapatkan dosa, keputusan hukumnya tidak lestari baik keputusan tersebut cocok 
dengan kebenaran maupun tidak, karena jawaban benarnya hanyalah kebetulan saja dan tidak 
keluar dari asal syare'at maka dia termask bermaksiyat dalam segala keputusannya baik itu cocok 
dengan keputusan yang benar mapun tidak, hukum tersebut semuanya tertolak dan tidak ada 
udzur sama sekali". Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/942130092476466/ 
www.fb.com/notes/942763052413170 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4495) 


4166. PERBEDAAN ANTARA SYAKK DAN WAS WAS 
PERTANYAAN : 


2 Rizal Fahmy 
Assalamualaykum. Bagaimana perbedaan syak dan waswas? Contohnya bagaimana ? saya 
hampir keliru membedakannya. Reprensi. Nuwun 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Perbedaannya adalah : 

1. Jika syakk adalah bingung diantara 2 pilihan, di tengah tengah antara keduanya 

2. Jika was was adalah bisikan hati atau bahkan bisikan setan yang tidak sesuai aslinya 


- Bughyatul Mustarsyidin halaman 6 : 


2g ul dkicl 3d9 402e9 Egall 98 Ss. 9D sudi « dl dusug al ox Ga A5 “illuo) - 

29 all 393 WAK le Y p9SaMl Ulas) badal 23) UB 5S) ole lad#sY A50 Ye lagaglui 

Y yo os sule sni Slal SAS, adan le sada Y Ulonlg yukill CyS3 L033 dw gal lolg .adgll 
Jalal orle yo ls DAS siwa Polo Wale 40 Klg elbyio Lusi Buas big «Jia, 
bbliis YG silell adas US Call 0 9d sll dagu 993 ES 0 c0 KL Ad US sugllo blus X6 
belas NI J3 Sus 


Perbedaan antara syakk dan was was : Syakk adalah bimbang diantara dua pilihan, ada dan 
tiada, ditengah tengah antara keduanya, tidak ada yang mengungguli antara keduanya. Apabila 
unggul salah satunya maka dinamakan dzon, kebalikan dari dzon adalah wahm. Was was adalah 
bisikan hati dan setan yang tidak berdasarkan atas keaslian hukum suatu perkara. 


Seperti halnya khobarnya orang yang ditolak kesaksiannya, mengakhirkan sholat dengan cara 
sampai melampaui batas, juga seperti hukum baju yang kebiasannya terkena najis, hukum sholat 
dibelakang orang yang punya kebiasaan tasahul sholat(meremehkan, menggampangkan), dalam 
masalah-masalah ini ihtiyath (berhati hati) dalam menentukan hukum diperlukan, apabila hukum 
yang dihasilkan diluar yang seharusnya maka itu dinamakan dengan was was yang termasuk 
sebagian dari berkara baru, seperti halnya menyangka najis terhadap sesuatu yang jelas jelas 
suci. Maka solusi bagi yang was was ini adalah meninggalkan was was. Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/889962444359898/ 


4250. HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH!'I 
PERTANYAAN : 


2 Aep Sutrisna 
Assalamualaikum. Maaf pak mau bertanya : Apa definisi hukum syara taklifi dan wad!'i beserta 
pembagiannya.. Terima kasih. 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4296 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa alaikumus salaam, hukum syara terbagi dua : 
1. Taklifi : yaitu hukum yang hanya berkaitan dengan orang baligh dan berakal, maka macam 
macam hukum taklifi mengenainya seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 
2. Wad'i : yaitu hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, penghalang, dll. 


Perbedaan keduanya : 

1. Adapun hukum taklifi maksudnya adalah menuntut seseorang mukalaf untuk mengerjakan 
sesuatu atau melarang sesuatu atau dibolehkan padanya suatu pilihan. Dan adapun hukum 
wad'i maka maksudnya bukan menuntut suatu pekerjaan atau melarangnya akan tetapi 
maksudnya adalah mengikat suatu perkara dengan perkara yang lain seperti sebab contohnya 
seseorang membunuh ayahnya agar dia mendapatkan warisan secepatnya maka dengan 
sebab membunuh ini dia terhalang memdapatkan warisan. Atau syarat seperti sahnya solat 
fardu ketika masuk waktunya dll. 

2. Adapun hukum taklifi itu hanya berkaitan dengan orang yang baligh dan berakal saja akan 
tetapi hukum wad'i berkaitan dengan mukalaf dan bukan mukalaf seperti anak kecil dan orang 
gila misalnya. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


20 | siwa OL ll. 

meng 0 all AS 9 RI 0 all AS 1 sagw Ol 0 all AD puki. 

9 Binal 9 KAA ! aludl Tao AJI mrutia 9 eyilSOll Jle3l Hsiol AJI Dls : 3d pal ae dl SJ 
| | abal 9 09 Soll 9 al all. 

An aa Se en Ni AA Ne ea 
doc gl do). 


SY wa jil ad all Jaw, 
sa Se KA gala Kao aa 

Pedal 9 Jill ay Oo gl die @S gl AKA yo Je Alb 3d satu K0 mid KJ yo gua Ul 
ag ade Sh sol bol jl ds msl ul 9 553 gl Juki Iguio yu segi Lac sad pS5 lal 9 
| | io db all ol Al, 
Yong pl So US Al lgu lw Glaiy GI spenagll AJI lol ISO NI dai N mal Sal ul 
del al 9 nga Ry Ao KAI SI logis Id Culu VB Logis 9 sal, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/951380961551379/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962016343821174 


4427. LEBIH UTAMA FARDHU KIFAYAH ATAU FARDHU 
"AIN ? 
PERTANYAAN : 


? Bachtiar Xtril Yrar 
Assalamualaikum. ... maaf ni titip pertanyaan lagi memang fardu kifayah & fardu 'aen kalo lihat 
dalam segi pahala itu hebat / utama yang mana ? makasih. 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikumussalam, terjadi khilaf di antara para ulama mana yang lebih utama / afdol fardhu 
kifayah atau fardhu 'ain ? Sebagian di antara mereka menyatakan yang afdol adalah fardhu 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4497 ) 


kifayah karena dengan mengerjakannya berarti dia telah menggugurkan terjadinya dosa bagi yang 
lain, inilah pendapat : al ustadz abu ishag , imam haromain dan ayahnya. 


Akan tetapi al imam izzudin bin abdus salam berpendapat bahwa kadang ada fardhu 'ain yang 
jauh lebih afdhol dari pada fardhu kifayah seperti misalnya IMAN. Sedangkan imam ghozali 
berpendapat bahwa paling afdolnya ketaatan adalah jika dengan ketaatannya tersebut dapat 
bermanfaat bagi orang lain. 


Kesimpulan : 
Kebanyakan (tidak secara mutlag) fardhu kifayah lebih afdhol dari fardhu 'ain. 


YES 0 Bubu KI silk 9 os, 

mobil Go Jus Sail 3 pasll Bell, 

5 ll betul AN all ade A50 ABI yA yA pala “gg 9 anon alel Inaal il Dm JB pi yag 
db 52 yo J3 alel lb Hasil JB3-H0I. 

Adera s5 wall 33 Ss la kas ala 3333 Ja Lal 3S Isa call se mual Kls 
PA laci s3 JE3 Fira ole BILA LE mani saku, 

imo Lgi oddg 9 240 R5 Ai “AI Jr 9 ale Ai AL kaul "Jl8 SJuS8 Jlac VI Sl Jiwa. 

Lis Ta alooll 338 ade Ole ball JAS lela 93 dl sal law isl 5. 


| | | TT yo Yg alba is. 

ulsdS Jual ye» mol UX dulel 3 mol yo Jual Sasidll Jadi Ul 2x08 el3 sulig dan 9 
3g 953 yo Jas. 

Ol cad yg Jitu Gmn lea dial Jlodl 8 dc le J3 dl ses NS Dll uc upil san 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1007274732628668/ 
www.fb.com/notes/1010346908988117 


4428. PERBEDAAN ANTARA ITTIFA@ DAN IJMA' 
PERTANYAAN : 


? Wa-Rojulun Minal-Kiromi Inda-na 
Assalamu'alaikum wr.wb. Apa perbedaan antara Ittifag dan Ijma' ? Matur suwun. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Wa'alaikum salam wr wb, dalam satu sisi ITTIFA@ dan IJMA' adalah murodif. Namun dalam 
bahasan dan cakupannya, IJMA' mencakup ITTIFA@, namun ITTIFA@ tidak mencakup IJMA!', 
karena Ijma' memiliki dalil yang sifatnya lebih umum daripada ittifag. Wallohu a'lam 


sial SSI ade Jy asal SS Lorlbusall yg Ioill 3923 USS SA Ul dllju ade Ulgalls. 
dell Jal Gaul Jgisd caci WS ElosI VX cela! Jaty  IWI9 IWAN Jadu ElasNI ul Cw 3 lang 
sesal 1 Gil Uluall 48 Iligd Irosll Juga Jio ld ElosYl 5359 mac a65 Jilual 0 Uluo y3 

Elasl d5 3 2 y Ala dewi A3 0119 Claw ade Asal dil lag BI sdg 953 de. 


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t-157806 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4298 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ittifag adalah kesepakatan ulama. Sedangkan ijma' menurut istilah adalah : 
dislall Sa wd a42 Lai 809 AKU a10 A0 Liu Gol yo modi Jdl akall slolc LSagino JS dki 


(Kesepakatan para mujtahid yang terdiri dari para ulama' figih, dari ummat Muhammad saw, yang 
hidup atas hukumnya suatu perkara yang baru datang dalam satu periode, setelah wafatnya nabi 
kita saw atas hukumnya perkara yang baru datang.) 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Kasihku 


Elas NI Lu Hobi gadang , dole sad) lih Sila ISI Lawu Y elotituNg el jitu Ai ps D3 INI Lp lol 
ale SW « elolell Jg3 ul cal elas XI Ji , a39 Bd ul 3s Alwi 3D LS GA Uw9 
diy II das dlesl ul: 


Sebagian lagi membedakan antara ijma' dan ittifag sebagaimana istilah al-wazir bin hubairoh 
dalam al-ifshoh, yang mengutip ijma' itu berdasar atas perkataan ulama', dan ittifag itu 
kesepakatan 4 madzhab. 

http://shkhudheir.com/fatawa/554198065 


Definisi ijma' bisa dilihat disini : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-496&idto-543&bk no-98&ID-232 


Bermacam-macam tapi maksudnya satu. 


| INlg asal : dell (db: vol. 
3 Jaa kal sngat Kama y ary AL Met ek, La) AN « GIS) Aga gp LN d Soga 9x5 SUSU p sila « 3s Us 
sai yah UYardlg telp Usa ghe Una 6 gl Key asa asa yang Ande) € gina AM 6 pyega lt p Ulos et, Ibas 
Natla «AK Wantgrney alih Hp Ne Kei ain | ARA AU jira mih p SANA MANIA Ala gloyp Ultp gl « ISA 3 Jasa, « 
ala 3 iga AJ 2 Iaal JS dig) yA Ad ag SA Kla aa AA KL tgany 


LINK ASAL : 
www.facebook.com/groups/piss.ktb/999028250119983 
www.facebook.com/notes/1010356092320532 


4475. AMALAN SUNAH YANG LEBIH UTAMA DARI 
AMALAN WAJIB 
PERTANYAAN : 


2 Afifuddin Banhawi 
Assalamualaikum wr wb numpang tanya !!!! 3 amalan sunnah yang lebih utama pahalanya dari 
amalan wajib itu apa saja, katanya salah satunya mengucapkan salam. terima kasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb 
1. memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah lebih utama daripada menjawab salam 
yang hukumnya wajib 
2. ibroul mu'sirimembebaskan hutangnya orang yang kesulitan membayar hukumnya sunnah 
lebih utama daripada indhor/meberikan tenggat waktu untuk membayar hutang yang 
hukumnya wajib 


www.islamuna.info 


USHUL FI@IH | 4499 | 


3. adzan hukumnya sunnah itu lebih utama daripada imam yang hukumnya wajib kifayah. 
4. wudhu sebelum masuk waktu sholat hukumnya sunnah lebih utama daripada wudhu 
sesudah masuk waktu yang hukumnya wajib. Wallohu a'lam 
- kitab asbah wan nadhoir. 


Sg niih €9)3 ! boost » slul musall dB JuS3l yo o)Uail “0)Wailg Lslg “ dalulg bimo. Mll ul 
CJ land "SU JAS y0 abi Me cus Iga ls dio YUL ISU sebull J3 UB9 Iniulg dual ISS 
Dal paugo 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1041683532521121 
www.fb.com/notes/1045805118775629 


4497. TERNYATA NABI MUHAMMAD SAW JUGA PERNAH 
BERIJTIHAD 
PERTANYAAN : 


» Banyu Segoro 
Assalaamu'alaikum... Mau tanya Gus, Apakah Nabi juga pernah berljtihad...? Sekian dan 
terimakasih... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalaam. Ya, Nabi juga pernah berijtihad, di antara ijtihad Rasululloh adalah dalam 
masalah tawanan perang badar dan masalah pemberian izin kepada orang munafig yang tidak 
ikut perang tabuk. 

- Syarah jam'ul jawami' (2/386) : 


Sala as au £ US lo) wiki Ugal ac 9393 - alug ule JUl au - said lgis MI 3193 mosalg 
AN ea ank one elang La ae 
olgisl US US SJ yo 0 land Ulil 9S X9 Joni d9 52 00 Abu 99 Agil seb 


- kitab al luma' (1/134) : 
b :J8 yo bulbuol y0g S3 AL Lol gol 93 Sy 4 ul aku ale Jl lo Al Jom 394 US 389 Jung 


59 alay ale Al Koo Ugal 3S YG SESUAI slalll yo one yi ISI dl 3 W el dy 
KAA 


- kitab tafsir al kabir : 


Agil Ugpall 9d Ailh «AWAN HNS 9g agiby al alug Ac All Kao dl de Ju Id : il nu 
Y Cai bole Jati A43 : Wugill | (aed CSI J dis TA alka JB valuols ops dll JB 23 
ul WI Jas. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1051106294912178/ 
www.fb.com/notes/1056373834385424 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4500 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4517. PEBEDAAN SYAHWUN, GHOLATH KHOTO' DAN 
NISYAN 
PERTANYAAN : 


? Leni Antasari Leni 

Assalamu 'alaikum, afwan mau nanya nich ? Dalam kitab sering sekali melihat kata sahwun, golat, 
khoto', dan nisyan dari segi lughoh kaya nya hampir sama, apakah dari segi ma'na maksudnya 
juga sama ? terima kasih atas jawaban nya ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, perbedaan antara khoto' dan gholat : yang namanya gholat 
adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya dan bisa jadi hal itu benar menurut dia sendiri, 
sedangkan khoto' adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya tetapi tidak tidak bisa benar 
dalam satu wajah selamanya. Gholat adalah lupa dari urutan dan ketetapan sesuatu, sedangkan 
khoto' adalah lupa dari melakukan sesuatu atau meletakkan sesuatu tanpa sengaja tetapi karena 
tujuan lainnya. 


Perbedaan syahwun dan nisyan : menurut fugoha' ushuliyun dan ahli lughot syahwun dan nisyan 
tidak ada bedanya. sedangkan menurut ahli hikmah bahwa syahwun adalah hilangnya bentuk dari 
pengetahuan yang di temukan tapi bentuk tersebut masih tetap ada dalam ingatan, sedangkan 
nisyan hilangnya bentuk dari keduanya jadi dia akan membutuhkan sebab baru untuk 
menghasilkannya kembali, dikatakan bahwa nisyan adalah tidak ingat kepada sesuatu yang 
sebelumnya di ingat, sedangkan syahwun adalah lupa dari sesuatu yang sebelumnya di ingat atau 
sebelumnya tidak ada, jadi nisyan lebih khusus daripada syahwun. 


Nisyan hanya terjadi pada hak yang sebelumnya ada, syahwun bisa terjadi pada hal yang 
sebelumnya tidak ada, engkau bisa berkata : " nasitu (aku lupa) pada apa yang telah ku ketahui ", 
tapi tidak bisa engkau berkata : " sahautu (aku lupa) dari hal yang telah ku ketahui ", engkau bisa 
berkata : " sahautu (aku lupa) dari sujud di dalam sholat ", di situ sahwun sebagai gantinya sujud 
yang seleumnya tidak ada. Wallohu a'lam bis showab 

- kitab mu'jamul furug abu al askari (1/390) : 


lolg Ana H3 Ul 00 IS ul | s95u9 « A90 YSS Sesal 29 99 Jalal « ulall 5 Ul ox Holi 
ul lal 9 cd0Salg serah Hi JI LS 0g Ul JA Harau Jl6g Sal 9 ale Llgno 3S UasJl 
ol USI9 J8 4S yo Sa Ul gl Ja yo Lagu. 

- kitab mu'kamul furug (1/359) : 
X9 abc lo Kai Jati K4 al las 9S Iglg «US la 33 las! Uluwill Ul #sewdlo Ulil yg HA 
LS Al SAI dgn 00 Ay ggall Je219 0d 59 dgn UC Lggw Jai lovlg A19 c Loc Wggw Ja 
US9 S3 US USS semallo U LSIS US lo wuwiy las UN Ul SI G39 cuba Uus 9gawoll9 gel 
X9 C9 9d Uc tag Ul Jo ssIJI sll « NA An (Sal 4 giiou las wUsAl sla3 MAS uc 
SO 0)Sing S9 Hd nadi Al ui Ul 39549 ip ye 4S W89 99 Lugu boilg 51 289 98 dis Lagu 
sal usg. 


- kitab roddul mukhtar (1/165) : 


www.islamuna.info 


USHUL FIOIH | 4501) 


Jail wo1sudAl9 selai Lang : abs sol LAN all Td 3 «Ulil semi 0 Hold 59 Hlisl9 
ubwillg « A3 93 laila 80 AS adl uc bowl Jl95 gel L sk H9 . Gol ac adl dalil 
dit ggmllg - 19550 US lo S5 Aa Ubud Ji89 » ya Lam JI led onnn 9d Elina « leo logic Lo) 
naas Pa en SK nokia 


2 Ghufron Bkl 


ule 39 lo DS ale sll pai il : alel Hi aa III de Sore drals 9d ls» (1). 
Jati 6 10 Aplgun dp LC alwi lay suga JS Jalal ASI al : Cui JB lo Hp Ka yo 4,33 (2). 
Slsiog « Ul Lol di « ul 389 bella Ul uw B3 : Ala asu S9 . aus las yuso 48 Ig 

Catal 93? Aidil Gd GEgwsll JB AnK3 Abg LSI sunny ball ya LB agiSIg - (3) gllll Jalal 

Jalal Ay sol « balalk Call yo pg0S 93 259 log « 8 Cumll arc Ulgallg « shi wulull : SI Jalal 
al aib «0 S38 LNG SSI N dilsS3 « gyac il Iiiieo Aal3 « Ly ap Y ol alas» Usil s0 SAI gula 
aoi 2153 sd Jalal | : Jli8 balellg Uasll yu 5 Kwsll Jd gol 4533 - (4 | le abal ma 
dg ale Ulgnn 094 lasllg « daati 93 Ll 910 US Ul 53243 « A590 4e WB 


v0 433 ul al. abad 2 ga Ul Uasll9 4 A09 eps Li Lg Ul Ja : agus JB : JB 3 
sizo ale ulr lad bil (Jaleg « Uas ) alluao Jasu Coal ISdg . (1) oo) USG J3 yg 

33 bas. bl bab m3 8 yo Ul de S0 las you agil elaidl 9go2 Slow 98 loS snl9 
sibs « gua! 98 all y3 LS Jalal Alaih isc YL Giat lac us. ASllal3 ls masal ey 
S8 LS 4 Jalal abah Jluall OS ye sus yo agiog « Us abal us yo agiod « Ula daliso Agil susi 
ic E9 JI, bakal Ulas Jika yo HS 909 Wu Sdidlo Hal. 


algaall sis sumo 49 Gu ktio HWI osn - 4 : Jodulg dadll9 gewlg pull - |: dual cls BNI 
Aa ud J9 uluwillg gema HI mac le pedih MSI RH US yaa ual Jis». on 
#Ulsl io lagil soisdll (2). 


alas Up aging « Alit Lgluo dls yo slalll ya3 JaBill lolg « Akal Iso semi Uk Soga 2.09 


US lag «lali Lgi al il) 93 Lg adl R3 DWI 0d gun59 « yaSI da3 0 aging « lgi acl 
bis av Lg All 553 Ulil pil oU Leilog « 551) Lalin yS alel) Lalio (1) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/979328268756648/ 
www.fb.com/notes/1079332252089582 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


SIYASAH DAN 
KEBANGSAAN 


| 4504 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


24 SIYASAH DAN KEBANGSAAN 


Bab ini berisi dokumen makalah, artikel dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup 
berbangsa dan bernegara. 


0269. MAKALAH : Mengapa Kaum Muslimin Tidak Berdaya 
? 


Oleh Ahmad Fuady 


Mengapa kaum Muslimin begitu tak berdaya? Sebaliknya, kaum Yahudi begitu perkasa? Inilah 
email yang pekan lalu saya terima dari Prof Salim Said yang kemudian diteruskan banyak orang 
lain kepada saya. 


“Why are Jews so powerful? Ini adalah tulisan Dr. Farrukh Saleem, direktur eksekutif Pusat Riset 
dan Kajian Keamanan, Islamabad, Pakistan, yang juga kolumnis di berbagai media. Dalam 
catatan Saleem, kini terdapat sekitar 14 juta orang Yahudi di dunia: tujuh jutaan di Benua Amerika, 
lima jutaan di Asia, dua jutaan di Eropa, dan 100 ribuan di Afrika. 


Pada pihak lain, ada 1.476.233.410 jiwa Muslim di muka bumi: satu miliaran di Asia, 400 jutaan di 
Afrika, sekitar 44 juta di Eropa, dan enam jutaan di Benua Amerika. Jadi, satu di antara lima 
manusia beragama Islam: setiap satu Hindu atau Buddha ada dua Muslim: dan setiap satu Yahudi 
ada 100-an Muslim. “Ever wondered why Muslims are so powerless?' Tulis Saleem. 


Lihat saja fakta berikut: Figur sangat berpengaruh semacam Yesus (Kristus) dari Nazareth adalah 
Yahudi. Albert Einstein, Sigmund Freud, dan Karl Marx. Begitu juga sederetan nama yang ikut 
meningkatkan kesejahteraan manusia seperti Benjamin Rubin penemu jarum suntik, Jonas Salk 
penemu pertama vaksin polio, Alert Salin pengembang vaksin polio, Gertrude Elion pengembang 
obat leukemia, dan Baruch Blumberg pengembang vaksin hepatitis B. Hasilnya, dalam 105 tahun 
terakhir, 15 ilmuwan Yahudi memenangkan Hadiah Nobel, sebaliknya hanya ada tiga pemenang 
beragama Islam. 


Masih banyak inventor lain di kalangan Yahudi. Misalnya, Stanley Mezor penemu micro- 
processing chip, Leo Szillard pengembang reaktor rangkaian nuklir, Peter Schulz penemu kabel 
fiber optik, Charles Adler penemu lampu lalu lintas, Benno Strauss penemu besi tanpa karat, 
Isador Kisee penemu film suara, Emile Berliner mikrofon telepon, dan Charles Ginsburg, perekam 
videotape. 


Juga ada financiers Yahudi di dunia bisnis seperti Ralph Lauren (Polo), Levis Strauss (Levi's), 
Howard Schultz (Starbuck's), Sergey Brin (Google), Michael Dell (komputer Dell), Larry Ellison 
(Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskins & Robbins), dan Bill Rosenberg (Dunkin 
Donuts). Lalu, filantropis semacam George Soros yang mendonasikan empat miliar dolar AS dan 
Walter Annenberg yang menyumbang dua miliar dolar untuk ratusan perpustakaan. 


Figur Yahudi juga mencakup Richard Levin (Presiden Universitas Yale), Henry Kissinger dan 
Madeleine Albright (keduanya mantan Menlu AS), Alan Greenspan (ketua The Fed masa presiden 
Reagan, Bush, Clinton, dan Bush), Caspar Weinberger (menhan AS), Maxim Litvinor (menlu 
Soviet), David Marshal (chief minister pertama Singapura), Issac Isaacs (gubernur jenderal 
Australia), Benjamin Disraeli (negarawan Inggris), Yevgeny Primakov (PM Rusia), Jorge Sampaio 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4505 ) 


(presiden Portugal), John Deutsch (direktur CIA), Herb Gray (deputi PM Kanada), Pierre Mendes 
(PM Prancis), Michael Howard (mendagri Inggris), Bruno Kresiky (kanselor Austria), dan Robert 
Rubin (menteri perbendaharaan Negara AS). 


Bahkan, Hollywood didirikan orang Yahudi. Bintang film terkenal keturunan Yahudi termasuk 
Harrison Ford, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Christal, Woody Allen, Paul 
Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Kirk dan Michael Douglas, Ben Kingsley, dan Goldie 
Hawn. Lalu, sutradara dan produser film Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, dan Aaron 
Spelling. 


Dengan begitu, tidak heran kalau bangsa Yahudi sangat berpengaruh dalam banyak bidang. 
Ditambah lobi Israel dan lobi Yahudi yang kuat di berbagai negara Barat, pengaruh Yahudi dalam 
ekonomi dan politik global sulit tertandingi. 


Mengapa kaum Muslim tak berdaya? Saleem memberikan dua kesimpulan saja: Dunia Muslim 
kurang memiliki kapasitas untuk menghasilkan iptek, dan gagal melakukan difusi iptek. Terdapat 
kepincangan amat mencolok dalam bidang pendidikan. Di seluruh 57 negara anggota OKI hanya 
ada sekitar 500 universitas, sedangkan India ada 8.407 dan AS punya 5.758 universitas. Tidak 
ada universitas di dunia Muslim yang masuk 500 universitas terbaik “Academic Ranking of World 
Universities' versi Shanghai Jiao Tong. Hasilnya, hanya ada 230 ilmuwan per satu juta Muslim: 
sedangkan AS 4.000-an dan Jepang 5.000-an. 


Memang, pendidikan di dunia Muslim jauh tertinggal. Sebagian besar karena keadaan ekonomi 
dan keuangan yang tidak memadai, sehingga gagal menyediakan pendidikan berkualitas sejak 
tingkat dasar sampai tinggi. Sedangkan beberapa negara Muslim kaya penghasil minyak tidak 
memprioritaskan pendidikan: banyak dana dihamburkan untuk anggaran pertahanan dan proyek 
mercusuar seperti gedung tertinggi di dunia. 


Indonesia dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia masih berkutat dengan usaha peningkatan 
kuantitas dan kualitas pendidikan. Meski 20 persen anggaran pusat dan daerah sudah diabdikan 
untuk pendidikan, sebagian besar pendidikan masih bermutu rendah. Sementara itu, sekolah dan 
universitas bermutu kian sulit terjangkau karena biaya kian mahal. Jika Indonesia ingin merebut 
posisi terdepan dalam pendidikan di Dunia Muslim, pembenahan pendidikan mesti benar-benar 
menjadi prioritas pokok. 


Seorang penulis milis MF menyatakan, kenyataan ini adalah “ironi karena lima ayat surah al-'Alag 
yang pertama kali diterima Rasulullah SAW yang didahului perintah 'Igra' tidak berdampak luas 
dalam kehidupan Jumat! Islam”. 


Menyangkut akselerasi pendidikan dan pengembangan iptek, adalah keniscayaan bagi kaum 
Muslim mengembangkan keter bukaan pada sumber iptek dari mana pun. Ini berarti 
meniscayakan pula penghilangan sikap apologetik, defensif, dan reaktif dari sebagian Muslim 
yang masih sangat mencurigai segala macam iptek yang bersumber, misalnya, dari Barat. 


Kalangan Muslim seperti ini seolah melupakan sejarah kemajuan iptek di tangan ilmuwan Muslim 
di masa klasik yang bersumber dari sikap keterbukaan menerima dan mengkaji berbagai sumber 
iptek untuk kemudian mereka kembangkan menjadi iptek universal yang bermanfaat bagi 
peningkatan kualitas kehidupan kemanusiaan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4506 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam kaitan itu, kaum Muslim patut mengembalikan rasa percaya diri. Karena sering ada 
kecurigaan berlebihan bersumber dari kekhawatiran dan ketakutan berlebihan, akhirnya 
menimbulkan mentalitas tertutup dan bahkan “mentalitas terkepung'. 


Akan tetapi, ketidakberdayaan kaum Muslimin tidak hanya terutama bersumber dari 
keterbelakangan pendidikan. Ketidakberdayaan itu juga terkait dengan berbagai realitas lain Dunia 
Islam, ter utama dalam bidang politik, sosial, bu daya, dan bahkan pemahaman keagamaan. 
Karenanya, usaha mengatasi ketidakberdayaan kaum Muslimin mesti juga melibatkan 
pembenahan dan perbaikan ke adaan sehingga dapat memberikan kondisi kondusif bagi 
pemberdayaan dan pemajuan kaum Muslimin dalam berbagai bidang. 


Ketidakberdayaan kaum Muslimin sangat terkait dengan kondisi politik yang kacau di banyak 
bagian Dunia Muslim sejak masa kolonialisme Eropa sampai sekarang. Kekacauan politik itu 
dalam batas tertentu berhubungan dengan ketidakadilan tatanan politik internasional, seperti 
terlihat di Timur Tengah menyangkut konflik Palestina-lsrael, dan pendudukan sekutu yang terus 
berlanjut di Irak dan Afghanistan. 


Tetapi jelas, kekacauan politik terutama bersumber dari kegagalan banyak negara Muslim 
membangun sistem politik yang viabel—mampu bertahan karena dapat diterima masyarakatnya 
sendiri sebab demokratis, misalnya. Namun, yang terjadi di banyak negara Muslim, realitas politik 
adalah otoritarianisme militer dan sipil yang berkuasa sangat lama, amat korup, yang hampir tidak 
memberikan ruang bagi warga negara bersuara. Indonesia pernah memiliki pengalaman seperti ini 
di masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebelum kemudian tumbang lewat peristiwa 
yang melibatkan kekuatan rakyat dan pertumpahan darah. 


Di banyak negara Muslim lain, situasi politik kacau masih terus berlanjut sampai kini. Meski 
kekuasaan otoritarianisme Ben Ali (Tunisia) dan Husni Mubarak (Mesir) telah ditumbangkan 
kekuatan rakyat, pergulatan politik masih berlangsung. Bahkan, pertumpahan darah terus terjadi di 
Syria dan Yaman, yang bukan tidak mungkin menular ke negara-negara Muslim otoriter lain di 
Dunia Arab. 


Instabilitas politik dan kekerasan berdarah juga terus terjadi di Afghanistan, Irak, dan Pakistan. 
Bahkan, Malaysia yang bagi sebagian orang menjadi 'model' stabilitas politik dan kemajuan 
ekonomi, juga menerapkan politik totaliter represif seperti terlihat dalam demonstrasi menuntut 
Pilihan Raya yang bersih dan jujur. 


Kekacauan politik di negara-negara Muslim ini, terutama disebabkan—meminjam istilah Buya 
Syafii Maarift—'syahwat po litik' yang nyaris tidak terkendali, baik pa da level kepemimpinan 
puncak maupun elite politik lain. Ketika beberapa negara Muslim menjadi demokrasi, seperti Indo 
nesia, syahwat politik itu menghinggapi hampir seluruh elite politik di tingkat na sional maupun 
lokal. Lebih celaka lagi, syah wat politik itu bercampur dengan 'syah wat ekonomi' yang juga tidak 
terkendali sehingga menimbulkan wabah korupsi. 


Dalam situasi politik dan ekonomi koruptif seperti itu, bagaimana mungkin kaum Muslimin bisa 
berdaya? Sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan banyak barang tambang lain tidak 
diabdikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi sebaliknya guna kepentingan poli tik 
rezim berkuasa. Lebih parah lagi, situasi kacau—ketiadaan stabilitas politik dan ekonomi koruptif 
—membuka ruang besar bagi infiltrasi dan penetrasi kekuatan asing yang membuat keadaan kian 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4507 ) 


kacau. 


Karena itu, dalam konteks pemberdayaan Muslimin, agenda paling pokok adalah membenahi 
rumah tangga sendiri, membangun sistem politik demokratis yang viabel dan ekonomi yang bersih 
dari korupsi, serta pembangunan yang berpihak kepada pemberdayaan warga. | Azyumardi Azra |. 


0470. Piagam Jakarta dan Sikap Kristen 


Sudah bukan zamannya lagi menuduh kaum Muslimin “anti-Pancasila”.? 
Oleh : Dr. Adian Husaini 


Tanggal 22 Juni biasanya dikenang oleh umat Muslim Indonesia sebagai hari kelahiran Piagam 
Jakarta. Tetapi, tampaknya, kaum Kristen di Indonesia masih tetap menjadikan Piagam Jakarta 
sebagai momok yang menakutkan. Padahal, Piagam Jakarta bukanlah barang haram di negara 
ini. Bahkan, dalam Dekritnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan, 
bahwa? “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian 
kesatuan dengan konstitusi tersebut.” 


Tapi, entah kenapa, kaum Kristen di Indonesia begitu alergi dan ketakutan dengan Piagam 
Jakarta. Sebagai contoh,? Tabloid Kristen REFORMATA edisi 103/Tahun VI/16-31 Maret? 2009 
menurunkan laporan utama berjudul “RUU Halal dan Zakat: Piagam Jakarta Resmi 
Diberlakukan?”? Dalam pengantar redaksinya, tabloid Kristen yang terbit di Jakarta ini menulis 
bahwa dia mengemban tugas mulia untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang pluralis, sebagaimana diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. 


“Hal ini perlu terus kita? ingatkan sebab akhir-akhir ini kelihatannya makin gencar saja upaya 
orang-orang yang ingin merongrong negara kita yang berfalsafah Pancasila, demi memaksakan 
diberlakukannya syariat agama tertentu dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Sebagaimana kita saksikan, sudah banyak produk perundang-undangan maupun 
peraturan daerah (perda) yang diberlakukan di berbagai tempat, sekalipun banyak rakyat yang 
menentangnya. Para pihak yang memaksakan kehendaknya ini, dengan dalih membawa aspirasi 
kelompok mayoritas, saat ini telah berpesta pora di atas kesedihan kelompok masyarakat lain, 
karena ambisi mereka, satu demi satu berhasil dipaksakan. Entah apa jadinya negara ini nanti, 
hanya Tuhan yang tahu,” demikian kutipan sikap Redaksi Tabloid Kristen tersebut. 


Cornelius D. Ronowidjojo, Ketua Umum DPP PIKI (Persekutuan Inteligensia Kristen Indonesia), 
seperti dikutip tabloid Reformata menyatakan, bahwa Piagam Jakarta sekarang sudah 
dilaksanakan dalam realitas ke-Indonesian melalui Perda dan UU. “Sekarang tujuh kata yang telah 
dihapus itu, bukan hanya tertulis, tapi sungguh nyata sekarang,” tegasnya. Yang menggemaskan, 
demikian Cornelius, yang melakukan hal itu, bukan lagi para pejuang ekstrim kanan, tapi oknum- 
oknum di pemerintahan dan DPR. “Ini kecelakaan sejarah. Harusnya penyelenggara negara itu 
bertobat, dalam arti kembali ke Pancasila secara murni dan konsekuen,” kata Cornelius lagi. 
Bahkan, tegasnya, “Saya mengatakan bahwa mereka sekarang sedang berpesta di tengah puing- 
puing keruntuhan NKRI.” 


Bagi umat Islam Indonesia, sikap antipati kaum Kristen terhadap syariat Islam tentulah bukan hal 
baru. Mereka — sebagaimana sebagian kaum sekular — berpendapat, bahwa penerapan syariat 
Islam di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Pada era 1970-1980-an, logika semacam ini 
sering kita jumpai. Para siswi yang berjilbab di sekolahnya, dikatakan anti Pancasila. Pegawai 
negeri yang tidak mau menghadiri perayaan Natal Bersama, juga bisa dicap anti Pancasila. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4508 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pejabat yang enggan menjawab tes mental, bahwa ia tidak setuju untuk menikahkan anaknya 
dengan orang yang berbeda, juga bisa dicap anti-Pancasila. Kini, di era reformasi, sebagian 
kalangan juga kembali menggunakan senjata Pancasila untuk membungkam aspirasi keagamaan 
kaum Muslim. 


Rumusan Pancasila yang sekarang adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang 
adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 
yang merupakan hasil dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dengan tegas menyatakan: “Bahwa kami 
berkeyakinan? bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu 
rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” 


Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang 
sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Dekrit itulah yang kembali 
memberlakukan Pancasila yang sekarang. Prof. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi- 
lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 bersifat “einmalig”, 
artinya berlaku untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 
5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan 
jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu 
Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). 


Karena itu, adalah sangat aneh jika masih saja ada pihak-pihak tertentu di Indonesia yang alergi 
dengan Piagam Jakarta. Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan 
Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar 
dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan 
UUD Proklamasi dan Revolusi kita yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD '45 dan Jakarta 
Charter sebagai merupakan rangkaian? kesatuan dengan UUD '45.” (Dikutip dari Endang 
Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar 
Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997), hal. 130). 


Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di Gedung Pola 
Jakarta, KHM Dahlan, yang juga Menteri Agama ketika itu mengatakan: “Bahwa di atas segala- 
galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secra konsekuen 
oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi 
kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang 
mendarah daging. Hanya pemerintah kolonial Belandalah yang tidak mau menformilkan segala 
hukum yang berlaku di kalangan rakyat kita itu, walaupun ia telah menjadi ikatan-ikatan hukum 
dalam kehidupan mereka sehari-hari.” (Ibid, hal. 135). 


Meskipun Piagam Jakarta adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari UUD 1945, tetapi 
dalam sejarah perjalanan bangsa, senantiasa ada usaha keras untuk menutup-nutupi hal ini. Di 
zaman Orde Lama, sebelum G-30S/PKI, kalangan komunis sangat aktif dalam upaya 
memanipulasi kedudukan Piagam Jakarta. Ajip Rosidi, sastrawan terkenal menulis dalam buku, 
Beberapa Masalah Umat Islam Indonesia (1970): “Pada zaman pra-Gestapu, PKI beserta antek- 
anteknyalah yang paling takut kalau mendengar perkataan Piagam Jakarta... Tetapi agaknya 
ketakutan akan Piagam Jakarta, terutama ke-7 patah kata itu bukan hanya monopoli PKI dan 
antek-anteknya saja. Sekarang pun setelah? PKI beserta antek-anteknya dinyatakan bubar, masih 
ada kita dengar tanggapan yang aneh terhadapnya.” (Ibid, hal. 138). 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4509 ) 


Jadi, sikap alergi terhadap Piagam Jakarta jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara RI, 
UUD 1945. Meskipun secara verbal “tujuh kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya) telah terhapus dari naskah Pembukaan UUD 1945, tetapi kedudukan 
Piagam Jakarta sangatlah jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 
Setelah itu, Piagam Jakarta juga merupakan sumber hukum yang hidup. Sejumlah peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau menjadikan Piagam 
Jakarta sebagai konsideran. 


Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama, dibuka dengan ungkapan: “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang 
menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia telah 
menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu 
rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” 


Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN), juga dicantumkan pertimbangan pertama: “bahwa sesuai dengan Piagam Djakarta 
tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian 
kesatuan dengan Konstitusi tersebut...”. 


Sebuah buku yang cukup komprehensif tentang Piagam Jakarta ditulis oleh sejarawan Ridwan 
Saidi, berjudul Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah (Jakarta: Mahmilub, 2007). 
Ridwan menulis, bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat Muslim. 
Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan menjalankan syariat Islam. Karena itu, 
Piagam Jakarta, sebenarnya mengakui hak orang Islam untuk menjalankan syariatnya. Dan itu 
telah diatur dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 150/tahun 
1959 sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 75/tahun 1959. 


Hukum Islam telah diterapkan di bumi Indonesia ini selama ratusan tahun, jauh sebelum kauh 
penjajah Kristen datang ke negeri ini. Selama beratus-ratus tahun pula, penjajah Kristen Belanda 
berusaha menggusur hukum Islam dari bumi Indonesia. C. van Vollenhoven dan Christian Snouck 
Hurgronje, misalnya, tercatat sebagai sarjana Belanda yang sangat gigih dalam menggusur 
hukum Islam.? Tapi, usaha mereka tidak berhasil sepenuhnya. Hukum Islam akhirnya tetap diakui 
sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda. Melalui RegeeringsReglement, 
disingkat RR, biasa diterjemahkan sebagai Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda (APH), pasal 
173 ditentukan bahwa: “Tiap-tiap orang boleh mengakui hukum dan aturan agamanya dengan 
semerdeka-merdekanya, asal pergaulan umum (maatschappij) dan anggotanya diperlindungi dari 
pelanggaran undang-undang umum tentang hukum hukuman (strafstrecht).” (Ridwan Saidi, 
Status Piagam Jakarta hal. 96). 


Jadi, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga,? Belanda akhirnya tidak berhasil sepenuhnya 
menggusur syariat Islam dari bumi Indonesia. Ridwan menulis: “Sampai dengan berakhirnya masa 
VOC tahun 1799, VOC terus berkutat untuk melakukan unifikasi hukum dengan sedapat mungkin 
menyingkirkan hukum Islam, tetapi sampai munculnya Pemerintah Hindia Belanda usaha itu sia- 
sia belaka.”? (Ibid, hal. 94). 


Kegagalan penjajah Kristen Belanda untuk menggusur syariat Islam, harusnya menjadi pelajaran 
berharga bagi kaum Kristen di Indonesia. Mereka harusnya menyadari bahwa kedudukan syariat 
Islam bagi kaum Muslim sangat berbeda dengan kedudukan hukum Taurat bagi Kristen. Dengan 
mengikuti ajaran Paulus, kaum Kristen memang kemudian berlepas diri dari hukum Taurat dengan 
berbagai pertimbangan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4510 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam bukunya yang berjudul Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? (Mitra Pustaka, 2008), 
Pendeta Herlianto menguraikan bagaimana kedudukan hukum Taurat bagi kaum Kristen saat ini. 
Dalam konsep Kristen, menurut Herlianto, keselamatan dan kebenaran bukanlah tergantung dari 
melakukan perbuatan hukum-hukum Taurat, melainkan karena Iman dan Kasih Karunia dengan 
menjalankan hukum Kasih.? Jadi, hukum Kasih itulah yang kemudian dipegang kaum Kristen. 
Hukum sunat (khitan), misalnya, meskipun jelas-jelas disyariatkan dalam Taurat, tetapi tidak lagi 
diwajibkan bagi kaum Kristen. “Sunat yang dimaksud, bukan lagi syariat sunat sebagaimana 
dipahami umat-umat para Nabi sebelumnya, tetapi ditafsirkan sebagai “sunat rohani”. (Rm. 2:29). 
(Herlianto, Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? Hal. 16-17). 


Babi, misalnya, juga secara tegas diharamkan dalam Kitab Imamat, 11:7-8. Tetapi, teks Bibel 
versi Indonesia tentang babi itu sendiri memang sangat beragam, meskipun diterbitkan oleh 
Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Dalam Alkitab versi LAI, tahun 1968 ditulis: “dan lagi babi, 
karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu? bersiratan kukunya, tetapi dia tiada memamah 
biak, maka haramlah ia kepadamu. Djanganlah kamu makan daripada dagingnya dan djangan 
pula kamu mendjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu.” (Dalam Alkitab versi LAI tahun 
2007, kata babi berubah menjadi babi hutan: “Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku 
belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging 
binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh: haram 
semuanya itu bagimu.”. Pada tahun yang sama, 2007, LAI juga menerbitkan Alkitab dalam 
Bahasa Indonesia Masa Kini, yang menulis ayat tersebut: “Jangan makan babi. Binatang itu 
haram, karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak. Dagingnya tak boleh dimakan 
dan bangkainya pun tak boleh disentuh karena binatang itu haram.” 


Jika dibaca secara literal, maka jelaslah, harusnya babi memang diharamkan. Tetapi, kaum 
Kristen mempunyai cara tersendiri dalam memahami kitabnya. Menurut Herlianto, Rasul Paulus 
telah memberikan pengertian hukum Taurat dengan jelas: “Tetapi sekarang kita telah dibebaskan 
dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang 
melayani dalam keadaan baru dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum-hukum 
Taurat.” (Rm. 7:6). (Herlianto, Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil?? Hal. 20). 


Pandangan kaum Kristen terhadap hukum Taurat tentu saja sangat berbeda dengan pandangan 
dan sikap umat Islam? terhadap syariat Islam. Sampai kiamat, umat Islam tetap menyatakan, 
bahwa babi adalah haram. Teks al-Guran yang mengharamkan babi juga tidak pernah berubah 
sepanjang zaman, sampai kiamat. Hingga kini, tidak ada satu pun umat Islam yang menolak 
syariat khitan, dan menggantikannya dengan “khitan ruhani”. Sebab, umat Islam bukan hanya 
menerima ajaran, tetapi juga mempunyai contoh dalam pelaksanaan syariat, yaitu Nabi 
Muhammad saw. Karena sifatnya yang final dan universal, maka syariat Islam berlaku sepanjang 
zaman dan untuk semua umat manusia. Apa pun latar belakang budayanya, umat Islam pasti 
mengharamkan babi dan mewajibkan shalat lima waktu. Apalagi, dalam pandangan Islam, syariat 
Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai tata cara mandi sampai mengatur 
perekonomian. 


Pandangan dan sikap umat Islam terhadap syariat Islam semacam ini harusnya dipahami dan 
dihormati oleh kaum Kristen. Sangat disayangkan, tampaknya, kaum Kristen di Indonesia masih 
saja melihat syariat Islam dalam perspektif yang sama dengan penjajah Kristen Belanda, dahulu. 
Padahal. sudah bukan zamannya lagi menuduh kaum Muslimin yang melaksanakan ajaran Islam 
sebagai “anti-Pancasila”, “anti-NKRI”, dan sebagainya. | Depok, 16 Juni 2009/ 


www.hidayatullah.com | 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4511 ) 


Posted in Opini by Abdul Shaheed on the June 26th, 2009 


Catatan Akhir Pekan JCAPJ Adian Husaini ke-264 adalah hasil kerjasama antara Radio Dakta dan 
www.hidayatullah.com 
0482. Sistem Khilafah Dan Demokrasi 


Faham keagamaan Islam bertype ekstreem menunjuk system khilafa sebagai satu-satunya 
system pemerintahan yang Islami dan kaffah, sedang demokrasi yang cenderung menawarkan 
pilihan sikap dipandang tak dikenal dalam Islam, karena hal itu mengurangi loyalitas pada syari'ah. 


Pertanyaan: 
a. Apakah system khilafah dalam pemerintahan yang Islami meupakan konsep baku dan tunggal? 
Jawaban 


Sistem khilafah merupakan masalah ijtihadiyah sebagaimana hasil keputusan hukum yang pada 
konferwil genggong tahun 2007. 

1. 790: LAB We 

Sal Of de Jd dah 1 peka TAB Sg! JB Abg Aind3 LAS LL mai gl Lai Siloriny | (Ola, SNI dal il ola 1 ol 

dab Asal Ja lari yag ios Ce Oa | plang dala Al ala. 

2.17 3 pel pasal 

et la Leiny cela Jas ya La Ling dam 27 da pegi La Lain GAS Up) 3 leg loyang luas OLI 3 adl 

Isa Gaby AV yaadet Oia Gd Ugal by 2 Vga Reb Jl Oral! Bodi aras OA gai Jay Ad AI Sa oya dl oli 

de Yura HS ..... Ida Ola Yg God de saia Aan YII Jain YUL oli SAS AS .... (Sa AI das 

SS Yg BNI ola O9IS mad 3 dya HL ya de Yg IMYI yo jl AOA YI SLLA Lena Galang Ol AYI lah 

| AS 3 Ona an al Old Ale S3 3 Aela UUS, Crakewaki Aktual! S5 Ja SIK MAL ya Ita OS ole 

3. 69 YP SA Jule doel Any yel deals 3 AJ gada oz 

J3 Telo! ola LV US yadh ay Jl YL OS LE) Aeladely Aina Janti cl) mn BNN OT yeh CIWI Hazal Ul, 

Of Okay ya BINA Aoa IP an PAI Seyany Of gama WUS OB SG Ul Ualay Iya # Igdktly jabl Jyany By da Nas 

Ikgd Aida rel LAS Ul sa ad and adl Ol ai alm Y Aeladel Aini Jual du BNN li 3 ll 

say oral) Sy yel ah Ol g Utanly M5 pet Cole damdad NE Clay A3 yah AGE aj ya Ab 23 £ ya 

DI Ala yg 

4. 662-661: 6:7 AYI ai 

Led 5 A84 Uelndi dan SI Alok (Adly Abay de Jaig liong Gama SP LGS Uning Boleh jl BNI jl cabeadi dala 

GEAR AS gal D yong el Ul) BDE Rino bass Y dik Lala Lai Uesilan 3 Baouta Lb Aa Uita Sa jlas #DLYI sale 

 Agis JAS AL Gdaay Wp yeay agya Oya 


5.81: AYI Dea 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4512 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


A3 Baim oya GP ASI AYI Ola Ola JS Y Us bs yaa Ta Ag pel pl Ganlas OT PKI ola 38 yaa Uya Lan 
Il Olp Lauj di RI ai Ge Gde Aan dAYI ASI Sl pel 3 Oyakuaki mat ISP enakan! Silet 3 (AYI 
DI Nia 833 oma Jet ASI) OI J3 US ye er LY mail 
b. Tidak bijakkah demokrasi diintregasikan untuk membangun suasana kondusif pada struktur 
masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika? 
Jawaban: 
Bijak selama tidak bertentangan dengan ruh al syar'i sebagai bentuk akhlagul karimah. 
Dasar Pengambilan Hukum 
Su-udu al Tasdig ala Syarhi Sulam al Taufig 
Kebal! ldr Gali RESI JL oya GL Gel Gile SALA 
Tasyri' al Janai 1 hal 223 


Lb R00 aon Rang pil Upon yg Raladi Ang pel 2 (Sala gua Raman gl Aing OLI Goa (de Akta lily os If 

dag dl Oa (da orgen OLI yani de Rona ilakllg Uni Selor ISI UT Ui oa Gde dai ay 
Ip Land Cena 3 3 OT peka JS de Ja Lela Of Ab ada Kila Ula Alb @Elyy Cl std Tang pil Up 333 Kala 
US ON hi ye II Of ang OWaI Ida Hlual 


(Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 2009 di PP.AI Usymuni Sumenep| 


Didin Banjarmasin 


3. 


aka Olyy SIS Alay Ella pi in DPU Gaal dll lag kale AI Lo AI Iya) JB 
Bersabda Rasululloh : Khilafah pada ummatku hanya 30 tahun, kemudian kerajaan...(HR 
Turmudzi) 


Berikut Dalil yang tak terbantahkan tentang tak wajibnya mendirikan khilafah... 
Ii 93 d00nnn B plema Sg 6 SU Lela Tale cl (Ng SU) ALI Kena Kabel ol (el Se 
Layan SUS 3 Rian ye Ulerdl Sy) 4 Candil dalalor Raya Sola Llah Read Gly Rel oa ai led Ina : 
ol J3 AS | 321 22 JO Lb Jjasb 3 JBS pl Vo Arlan ed SU OP 1 SIB «alel oval Rela Jb 
alay G1 0 ear ca (ella Corak! Alan ps 1 ly BU JB 4 US le ily ON IS ah er Bai Jaol yaai 
Ohy dn Rio cal) Ob 2 laa Aa am ya MIL Aap BIS 6 Mb Ii, Dab OP Ola Eli mes ra Ul 
Alas) 0 Loyprgll ya pa3 Jas «Asad Ig jika Halal 3 (andal JUy € HA Aiale S Ob Lb 2 
ad SU AN OP «Rel lala 1 Olate Ja U dlu uya Gn ML 9 yaaa TP Got or LS Bl PBSI AN yaa 
mo laa AN OY plant AAN 1 ph JB € bag Uya Ug3 Telonsal! Atlas SIN 1 p33 JB) (IND ls AAS Al 
Ie garasi ya Rel 3 Saad! Relade pg HE ya ALAN Of adl 2 Saba JB ea AB bi Pu HN ds 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN (4513 ) 


Ooo pa DG beli Gal BAU Ala al SP Gmail Ega Gg 1 JB 4 RU SP ding LSI ad Kol 
Lgm ab dag 4 LI Ala Geber La Ia SUS dag ASI Op oya Taat US$ Unta Of ae Ipang SA 
il la SY 0 A3. 


Perhatikan penggalan hadits ini : 


Ss Jpeb : JBS pl Yg Arlan db SA OP 2 SB 4 peealaly oreladi Rekan pb 1 Uya SI 3 Kl ye Usus G3 
3 Aa ia gi IS ala Con Spm Jaob Gini Ol Iy CS GH 


Hendaklah Engkau menetapi jamaah kaum Muslimin dan Imam Mereka. Hudzaifah bertanya: Jika 
Kaum Muslimin tak punya jamaah dan pemimpin?, Nabi menjawab: Maka HINDARILAH 
SELURUH KELOMPOK-KELOMPOK itu, walaupun engkau hanya menggigit pangkal pohon 
(untuk makan) sampai kau mati...(HR. Bukhari dan Muslim). 


PERHATIKAN! Jika mendirikan khilafah sesudah tak adanya itu merupakan kewajiban, niscaya 
Nabi takkan menyuruh Hudzaifah ketika tak ada pemimpin (khilafah) untuk uzlah, pasti beliau akan 
berkata: "VIKA BEGITU, ENGKAU HARUS MENGUSAHAKAN BERDIRINYA KHILAFAH" Ini 
sungguh dalil yang sangat jelas, jika anda tak terlalu fanatik... 


Sementara Hizbuttahrir mengatakan orang yang tak mendukung khilafah itu berdosa. Padahal 
Nabi sendiri malah menyuruh untuk mengasingkan diri, bukan mengusahakan berdirinya 
khilafah... Mana yang lebih utama untuk ditaati, HTI atau Nabi? 


1211. HUKUM MEMBAYAR PAJAK 


PERTANYAAN : 

Ahmad EI Fakiri 

Adakah di dokomen membhas tentang hukum PAJAK. .? 
JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot 


Sebenarnya pemasukan kas negara(pemerintah) yang diperoleh dari rakyat, itu hanya berasal dari 
dua sektor : 
1. Dari orang-orang kafir yang meliputi : jizyah, ghonimah, harta fai" dan khoroj (pajak tanah) 
dengan segala ketentuannya. 
2. Dari orang-orang Islam yang meliputi : warisan yang tidak diketahui ahli warisnya, mal al- 
Dlo'', zakat, khoroj dan para ahli ma'siat dalam rangka menghentikan kema'siatannya. 


Namun dalam keadaan khajat/dlorurat (seperti kondisi Indonesia saat ini) pemerintah boleh 
mengusahakan pemasukan negara lewat pungutan dari semua lapisan masyarakat Islam yang 
kaya, demikian menurut madzhab Syafi'i sedangkan menurut madzhab Malikiyah , dalam keadaan 
hajat pemerintah boleh menarik pajak, baik aset bergerak atau tidak bergerak dengan syarat : 

- Betul-betul ada kebutuhan yang mendesak. 

- Ditashorufkan untuk kepentingan muslimin. 

- Ditashorufkan dengan pertimbangan kemaslahatan. 

- Dibebankan kepada orang-orang yang mampu, sekiranya tidak mengakibatkan dloror dari 

pajak yang dikenakan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4514 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Kekosongan Baitul mal itu tidak mungkin tertutupi pada waktu dekat dari sektor lain. 
Catatan : 


Penggunaan fasilitas umum tidak boleh dikenakan pajak/restribusi. Dalam pembebanan pajak, 
pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan negara. Batasan 
orang kaya (mampu) yang dikenakan pajak dalam madzhab Syafi'l adalah orang yang aset 
maliyahnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya selama satu 
tahun. 


Ibarat : 


oa s2 sad alel Jig (ie Jl ade ALI 103 5)138A27 yo date SS all san ,lnall 
alam Sic dil 96) biru mhus Gale: Al cal Al gay de pall #nllg ali Sesali ! Audi lay 3 gbkio 
cs digo Blawuoll Lali 1 ay CA ade delgoll Sila yl 989 Aiuo ye wall Selang 
log ball Bao Lay psti pake canlag duiyiwdl ole Jo drisuull mil all dua ole pusill 93 dc LA9 
33 lo le Cuatig Lalai Kual jl pd pil yo yul) dll Aug HB dawaiy Aga el 93 KI le Lay 
ala5 II mp3 3 ngo. US 8 Lo sela IS) Las U3i5 21 Jah Boys All y23 Jall okmall YYI 2gb Ai ASloc 
ale lo ale y3S gl sLACNI slh Xgg cara! log JEUI 55 lOll 50 pgn 3) log Jles3I agic bau ul ae 
S slles dil JA Gulo sense db 493 KS Lo WI Igiy & arang Oam v9 awuli pdl Sal yo 
Ily Xl JS Ul Gbsill dlilug Ugal (LS) 5.49 oles dll das 39 Kids ale ll 

ve Sjlg FTP cudllS diulg lil Angl log 85 JL Ugulbu lovlg € sub dal 4S pr ka Ug0kwoll 
sae SIB pku Ali Sung suokwall R09 dis yo dl alisy lag yogi! Jas A «al Lo Ihag Jlall Ty diy 
alis dig dd yo All ali bo yel ale & 9d Ba09 UD II yo Ml alioy log wall Gl 00 Jlll Ly 
Jessi Je US)AI 99 aduwto Reolog R9SL Ul wilis L IJO dls JI yo busimng Sal Id & 51 Ju 
Na Aa JS tool ai (Us) baya Y ba 3s LS Aa dl 
Isap Y alang ale ali no Jlb3 A53 camluall le yag alug Ale ali oo Agil gu pgale yB YA 
690 sabu ul 2221 Ya Ja ag not cl (pil) lab Jl dl ol Be. bag Ko calo al 
23 seal (CJ) Gaaag loe: SI Isa selasa Yo Gta Y wo silam dl Yg 68 ya yg datis Gl 2 seoul 
2 ag LB US Lola pl 1 ol ea) KAA Cam N Tabollg dandunll Lwny G uno 
Xp el las: 29 JS yi Ia ain ul (ups) Uas ayo NS Ja sepat Al al dl cut Y y0g Lila) Ng 
Un Dogi cas ISI SSS ey gill 38 Jladl sis laS9 € 95 X8 Jloll ay H8 lollle Bol JJ 48 Jitu 
0s Borill bb uin digo melll sol ade Ugleil Ole 354 uli JB Jl A4 d9 calvdb 
Naba Sao asa Ibr laic djual Uluall 48 Jgtis Ia sis (38 slls dl ,l8YI9 daluaall 

YM bae All Ab jl 3 Id pd Coal lo RO Je ASN Sal de Selg al #5) le n303 
lo Nusa N pgil lil aley sate lab sll bs sad desa dlu 1013325 198 Lu» NG Andy slis 
Bai ole Tg yu aib GX99 Ane) tip All anyl Jl 57 Ng all 93 Jasll sllu pg ellug Sig 4 43 
dll akal Oli$5 lanus 149 lha) Yg Ll32 Oy log Botol dil ade Jlall yo & 334 ul AB .agas3 
Jalin ie Ali LA) Ulas 3 200 ul 32 Ja UB JB Ul Wdl-umal Jl das yo alang Al UIS3 030 
al Ulil pay All Jaw ikal (Li3).diolac Jas Ale 38 Agu Sl 9x5 lo 43 Wall II 
alblsly AYI so toliiwall Jls0L llo IbduSL alel el bilg  sull 0 Sgllall IS le Jlal 
doll Al yo Ula slati SL s0 ls Alah Blu dal yagy BAGI Ily sac US dtg ah dewi 
Emi Gula ade Llic Ja JI pala Jlall S5 lo suli WJl JL GA el yi NS d3 9S Lil Lois 
98 sol elul ul Jliall Iga waw & sell xcl33 Aib N dy 2 daluno 93 Jloll SSI Sgw dgic lp3 € ll 
Sd sasa adl B3 389 dowul y09 € sll bulood ade sdy Akoall Elul 93 blg Jasg Yu age Y € ll 
sagil Jang X9 ygdl5 


pamaoll Sic ale! iis Ul Saw Y Asi Mal Aga Als sc #lLasl Jlgol 8S ,3lao 3195130 15 wilall 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4515 ) 


903 all Man yi Isak Isl ilusi Blisll yk sRokog €5 520 JeSI dd Iaag ilisll Jlgob SL 
M2n9N 53 a20 Le ale sla es US agilalo9 Lyalwall ylgcl Slslbkkil die agidls Ul alus 
si Ale sole 4 9500 along Al gl og sal obok ic All yn5) Ulas us jae wall J3 UM 
Jawa Rudl9 Bilu Jono ade Jgoso dis AJI yu5, da3 lo li3 € alas 5,39 diolos Inai dl Iga, Ss 

lal Soo dis All yu3) dis iy Y « US$ Ab Ylsol Jdblly ia NI BLo) 48 Lols LIS lagi 309 BA uw 
suaol lo SI sslg SJ 2x89 SAI Jlolg JEUI Asil si Gis 295 Kayglso load, dea alim 
Sasiyg Jgbaiil yo adela Jal 07339 LuSg ag 


Sijitu log LSI Soga bolu) J5 lo JS gubl oya Bala da0 134 10 gutll & jall pall agle sal 
Op dx 3 pgllo up Juan SAI 989 sdg sai Sdgslal dawdll gag JSI yo 33S lo Ulowd uc Jl 4 
X8 ambuoll 4 35 all ul awillg sila 9 bg Jb 355 sll od9 Ela Jlgol & sadlg JUS ye 
bol Lah adgio Y sodl IG elo Lg saia Y gili ASLI 2903 Jilag Eyolgoll Ulowd NI dio Jay 
elsilg Ol.sLaal 9 wmobuall lc 9 mam all wo el Ic log Ulojll IS 9 259i Cal Ob 
ol lol WB dloi Jlssl yo gitu D3 Ips ale das gl Alun gl ola 4 al dial LS IS alus Lgi 39 
glolyal dllo sda gl ylakudl cal ella ale gi BINI ade gl Eyalgoll ade gl dll ade ss Jus, 
Lambat dsn og Asal sd J9NG SI ae gl sll dos yo El de gl urolwall al,3 Jole le 
dang A3 lal dsn NI pulas NI de gl Ula el yo yua ole LS) Ind digo Ulgnl ang Bln 
3 yaa 002 Ang ale H9 120 NI LN US N Ul batu Ji 3d sal 3 lobus NI 9 0959 
dpi J0 9 5D lo Jaiy Ul Ulalulg Slgis NI Jao 93 Leul ls wilis dyal ale gi yup ale Bob 
X9 lola las Jole 3S) DG Any Alt N A29 Yo LasiSo dio & all S5 SJ mol 19 ul bstu9 
vP Seung ld lat09 A jaJI D6 RS 99 cl ,90l 0449 logale do52 AS Alol Ng Luo 49 203 Elu 
9 Alka) Kxgd Irilall JlsoNl9 Cw algoll gubil cl Ros 4d saudi Ld $ uu bo Jliiog adl Guo 
S9 abu Asti lol LS UB ASI Gua S9 ASI gl 0 SI gl lol» AS lo US Jd as SU Ul sal 
Sau S9 SBN Wb 39 wool »aioll 98 si dnloo Wl 3 wall y USS € ubi Gu yo dan 
R02 3 Ki3l90 da5 lal 4S Lis ilgoll bui s9 sol Bib3 20 Ol wall 99 4S 521 LS Ld yul 
ala ela al ela cal lo ya bay c oa bas Ad yi Y Isag laba obat bo al abu. 
ON 9 Ball yang Jong sb UB al U0 agisat elib gl el SNI OS olsl ul ly 93 bul 
909 slalu Alas pl Jail ole cad Ko IgilS 38 dadi « ulek! OXgis A9 USAI dagmig Ul oanJI clug 
dol SI dies 93 lgale Ls 38 dgada ga Ig lal yo pd gel MAS pi yaliwo IgilS ls ala 

Gam loS 4 Lia8 93 2590 99 ALS La LAN 9S AL 


dg jl mati GIS 09159 SAJI9 sll 98 sad yL ye jaan ALA y821147 10 Sulolull Al 
33 Sa led DElg AL leale BAM ul Jgu Y sie yA) gd elisl Ugolwadl Hiliwl lo ld pkusi 
all Aas 3 EL VdS0 lc SB 4 Gal Ag bol le alul lo yubil awillg ISd LulS yo Ulgall Lal 

ab lag boa Lae ae TA Nan ana 


AI 1 di 2 Jo bala 2Au Apa usolwoll ade 8, dl Tag aga ra BAY ul jau 
AI 2g Annisa KAA 3 Ag 0 U3S misal le Ogao lo BJ mill 9 1 0 uu Lu0 
Bling we 39 a13 JUS 6 suaka) culun bgl lpic Ns lo lain! 10412 nc 923 lpulo 

N9 dolnoll 902: 0 Lgg8 lal Bay ox pl 3 SI under ya ya w3S19 Elo Gale 5245 syal 
le Igndsung ala ad ABI lo gulll O.allg Isis Sad Iokicl ll) gu 3954 Yg dad Yg Pub yg 
228 lea sie Ui Lelo 10 Isl 53 ol loo ? 41 2nd le Ig3 pgalee 12 A4 Ely masal 03 Dl 
2002 Jati Y 551 pile 9 All all U9S43 dal die alail SUS sala Mc li33 y5) NI 858 
MS sis ale gol claw agarul yo € jiii Ng penlio ole I90lBI lo lgs dial UgigSU9 laa) Ru pel 924 Ng 
solo ul an d2 LSI Igo magic loiay Ag Halisa d3 yo doll KS) € ji N US Iggluul Al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4516 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


led ado BI ses diva Lg Ig Ul say al aga S3 ade Ig0l9 doll Jl Iglitia Al Ul9 cailogiwo A03 Jal 
ala lis Ngndlkong lab) ye Ig iu X9 pel ale logiti ul : WI oallg d3 usu Leigs 
Ado Sk ul 59549 pg0Dlub pgis biiuiig a48 yi dc I90U3I lo pgio S3) 53 EL 1593 Lulo mon 
Na UB doll Jal yo gl crokudl yo gl agio loss 50 dde KS)AI 2D Ru ad 39249 al, d2 
X ul Joisl ipod dc Lgu Uls les dis bisu pkuo ale Lu Us ALI 98 leoS3 ole LIS gi 

Jin Ai lele Jono up ddiS US doilb ang 53 lea 3 Mic bia Ul Jaisl9 045 cl) Lal ,5 dis laiun 
ul sa gl G3 yo 2 K2 JS yo AS Ub Uks Giluo ale R23 Ul laule Euagall LI Ian 99 
Awb boss lo al WI bu X9 A53 lc lo US Gal Hlub Ludu yc bi 

la ya yag kang dal AI an Agan yg AL al Y Ae pray Kia (Km Sally BA AK (GA) 271p pede jim Aka 
Sala y 0 JAS SM Apu ball maa Unlam! ya Alta! yah Slash Adly BNLAJI Aale AAL Linsi Ap olor Um jiS C3 Jala 
MS Lely Snp 0 Ad aya UAS AKA OS Of LB Ling R0 EL Cegah SS ya Syai J 3 ola Genta) 
B9 Anta JAS ya Ad adl Salad AS Lala al EMS Ralion pa Sypila oya Lead S3 lagi, OB YA La Kali 
Jd CA aa SAS Ain ah Ol Cab jl oledtka sa aa jl SEO el) PE SI ya ay US 

DI 072 PL ja Slim, padi 

jan 45 yak AS im DLS de Bob Ella oya Only KEP JS de Legi Oei Gaib oya (alun) 271 0 yet jam Aa 
CRASUII RILIS 9 Ala ye Bolos Alawaiiy (sad NAS 9 pelama yaal Ela AIA pall ena Gaaaa ya Ai (aa Lag SI 3s 

Lag oya ELAAI eny Reny Sig BJUS 9 yiy 3S ye abad Ol SUS b3 enakudu CI AU Oky pdl, lelah 

9 yng K2 Hn JSI) OUalad jer dad dh SyAdl SUS 2 elit VI mat ISP Lal jg Alya gta gl dad si paud JUNI 
Alan 3 Ono aah 

JS Kg papua de Jera La JST Upin (9) -JB Of HI UJI JT lali el a17 PGI AI GAJI Sah) 
berat ya ee BJ 0S daln perla IG Ae By Claggaka Coilada Gali Iya 3 LI ya Tell AF Uya, 
de Jml WI" AT 3 Jeld ya 1 Upah JB. PUS oya and OT eko 2 OT JI Or Byib Sim anak Y) Lado BUSI 
Hina JA Gp ST ya Lay AS Ajay akal y AS HS Gale ya dalih Alay SU) AYI MO pads call 


SG AL Gia oh del ON aa 00P Yg PL Gadly 3 WOL Gg JU(aas) 223 Yo past AAN Jajal 
HUT BI 3 deni Ul Gaal! eni JW Jis Reny Ie dini 3 SS deni) BSE DU Lye pl yadl Boy 
Bl ya YI eling BA dog Tail Go 32 Aoki ColoneYI Lead Hill Filan S6 JB dl Kej Blbal Gi ye Anis 

SE Ia ob al Ls Goa el 3 port Ul, Kelana 3 yoga Int lou pa 


Eladl dniio 73 ulu 9 (Jund)daalell LKII lb 30 10 yel  yadl gilg..idl gunlgn9 alinall deni 
A39 (owolall 59549) J 259 VA A9 (9 all) Wild (elu Antio) AS pita! ROlidl yo ld 409 
S3 0146 X9 226 2) us (O0loll ade dus Ad ISI) olssslS (lad g219 doleog dal iwA) K03) Ig (U) 
Ag say salg S3 LS9 ag LAS wo As Alang il VIP Caps gaul A9 yuglall ye sil R25 Ca) 
S8 salyag 25 ae yo Ml us Ale yalil Sd (pol OI) got 93 Ag ENI ss 98 (la yitu Ya) 
clolall Jssl 38 Mill Ali Uki yo ub doill Jaisus el Ia ul Jaw yasi GS) Suel II Gl anal 
lo 883 Jl al JB ai yog kalao Y yulby Yoo yA9 SS MSN g2y Ng Gold 99 wall 9d AdGAI9 
Je dles dl sai Ang (Sl Soal N yulll dala ye: Jd dil oya 3 awam Ru wo Jlell Ty S3 Ale, 
calgall 2y ls slh 5l5 gg ito 989 ella! anti Radl clodi Y pl gay VISI iga SI (lillao : Alg8) cl 
sam Abad e ie Ratan ass Ibas! (ol simel ss alai Ygusne dala DS Na 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN (4517) 


www.fb.com/groups/piss.ktb/324121014277380/ 
2 Abdurrahman As-syafi'i 

dmelalh byin Kel Ie pUYI Sai 
"seluruh kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu bersumber kepada 
kepentingan mereka". 


Guna mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur,maka pemerintah perlu mengadakan 
penataan dan pemberdayaan disegala bidang.oleh karena itulah butuh yang dinamakan keuangan 
negara.Telah diterangkan dalam Al-gur'an bahwa Allah telah memberikan kewenangan kepada 
pemerintah untuk,atas nama Allah,memungut uan dari rakyat yang mampu sebagai sumbepu 
utma keuangan negara.Dalam istilah syariat,pajak atas warga negara muslim disebut "zakat" dan 
bagi warga negara non muslim disebut "jizyah". 


fr: hd HSP 9 AH relei Wiaao bl gal Uya dos 
Ye dy PL pg Aa ye Aaj alang Goo sataa AN pad Yg AL Opa Y ed UU 
Dengan demikian dalam pandangan islam,uang negara pada hakekatnya adalah uang Allah yang 


diamanatkan kepada pemerintah/negara,bukan untuk penguasa melainkan untuk ditasarufkan 
bagi sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh rakyat. 


1. 24 Lena Cell 9 0S Laki o si Aal Hana UI 


dengan demikian,pajak adalah suatu kewajiban,maka sebagai warga yang baik, taatilah pajak. 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/431388713550609/ 
1212. NEGERI IMPIAN NEGERI HARAPAN 


PERTANYAAN : 
RM AT DC 


Asim'alykm.wr.wb. sebelum-na maaf., ana minta' bantuan kepada ikhwan, jika ada yang tau/hafal 
sbwh hadist atau ayat yang menjelaskn tentang baldatan toyiba, tentang lingkungan, dan 
krukunan dalam hdp brmasyrkt,Mhn ajarkn pada ana.,Syukran katsir. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam wr wb 
ai Dg Ta SK RU S3 AS SE ena OP AE AT KA HE ES 

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu 
dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah 
olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. 
(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". JAS. 
Saba' (34): 151 
oh ogke tp) S3 Abg S3) SU Sang ai logis Kay aa dah Sj) Lad GI Sal Odia : csi (ab jak) 

ay 6 JS Let) Seal Pe 4 NI Kena KS Celainn ea Fama UNY de Lan SAS 1 Gale Gal JL Lo KU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4518 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bea Ih ey ET II JAN OS Ay Pb ja Ad bila UJI sean 4 Lb cg 
P3 da yana db on A8 Ol Oyo € ELJI daias V1 RSU Ianl M3 Gal, VI dna Lb II ba PO ab 
SEN Ai 3 SP bebe ISI, Ag Yg 6 DAS Ya « Lgba Yg (DUS Yg «bei Layu maab 3 FA UI: yub 

Lala lal $ Ng Si la $ Sal. 
Ibn Abbas ra, berkata “Adalah SABA' terletak jarak 3 farsakh dari Ibu kota Yaman, Saba' adalah 


negeri yang subur, gemah ripah loh jinawi, aneka pepohonan tumbuh rindang dan berbuah lebat 
disana. 


Digambarkan saat seorang wanita keluar rumah dengan keranjang anyaman diatas kepalanya 
berjalan diantara pepohonan yang tumbuh dinegeri itu, dipastikan keranjangnya penuh dengan 
aneka buah-buahan yang berjatuhan. 


Digambarkan saat seorang pria keluar rumah hendak mengunjungi sanak familinya dengan 
keranjang anyaman atau pinggan diatas kepalanya, dipastikan pinggannya penuh dengan aneka 
buah-buahan sebelum ia sampai tujuan dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan oleh 
hembusan angin tanpa perlu menjulurkan tangan meraihnya. 


SABA' adalah negeri nyaman, bersih berudara segar hingga tiada tertemui seekor nyamuk, lalat, 
kutu, kalajengking dan ular pun disana. Saat datang rombongan tetamu dari negeri lain dengan 
hewan kutu dan binatang-binatang kotor dipakaiannya, dipastikan binatang-binatang tersebut akan 
mati oleh kesegaran dan kebersihan udara negeri SABA". | Al-Bahr al-Madiid VI/115 |. 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/358358550853626/ 


1255. BAGAIMANA HUKUMNYA MENAIKKAN HARGA BBM 


PERTANYAAN : 

Al-Bagir Sun 

Assalamu'alaikum warohmatullohi wa barokatuhu. Bagaimana Hukumnya (Pemerintah) 
MENAIKKAN harga BBM..... ???... Mohon pencerahannya,,,,,, 

JAWABAN : 

2 Abdurrahman As-syafi'i 

Kita diwajibkan taat kepada ulil amri/pemerintah...dengan catatan pemerintah bisa membuat 
keputusan2 yang membawa kemaslahatan bagi rakyatnya..tidak berbuat dholim disana sini. 
Masalah kenaikan harga BBM harus kita cermati efek yang timbul, jika mengandung mafsadat 
yang berat maka hal itu dilarang, tentu saja dengan memandang kepengn masyarakat dan 
negara, tidak hanya melihat dari satu sudut saja. 

? Dewan Masjid Assalaam 

Harga terbentuk dari mekanisme dalam jual beli, kalau penjual mau jual barangnya dengan harga 
berapapun ya terserah dia wong itu barang punya dia. Yang jadi kendala, BBM dimiliki oleh 
negara, sedang negara adalah milik rakyat. Jadi kenaikan harga BBM harus disetujui oleh rakyat 
yang representasinya ada di DPR.Mekanisme yang ada dalam penentuan harga BBM sudah 
sesuai dengan prinsip di atas, kalau DPR tidak setuju ya harga tidak akan naik. 

2 Mbah Jenggot II 


Akar masalah harus di urai dulu,kenapa Harga BBM naik? karena subsidinya di kurangi. aslinya 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4519 ) 


kan pemerintah menjual BBM di bawah harga (karena adanya subsidi) subsidi tersebut konon 
katanya akan di alokasikan untuk pendidikan dan pengobatan gratis (meski ini hanya OMDO 
karena kebocoran di sana-sini ) namun terlepas dari kebocoran yang ada hemat saya mengurangi 
subsidi BBM dan digunakan untuk hal yang lebih manfaat bolehz2 saja. 
crabuai Ear ca AYU Ah kammddl 3 Selig Ol Slya VI Bojo Ai PLYI de 357 pe GBI 2 gaadi aaLYI 
—| Crorlemua yi Halo Anita pegin Crokenalh Jua ya 2 laa 
ISP OUnkad! and GS WS) Amma 3 LSI Ia og Io no Lagalasi 0g) Uban 3 151259 5 Aedes yA 
La das US y 0 maa by CT (AYI am ISL Sp) IE LV, HL Y, Sip SP pLYI jaw ISP peran Aktenag Tb 
Y enab pemdl j1R IP gili (Saad pake Jus la Bebi Jl By gl SU) Tamil 9 Wei Laka lalai Koba Galau 
cp nakal Gyid dilan (IE 738 Ny JI) paud entkt. Jaa Ll (Ii2 UP Jp) AI ya rak! Ob Ny md 
Lamo Ia Gaal Alta Igo gokong ISL pngale 833 Ki-ll oa alel Ant IAI maki Jat Je alay Ale II IJU asy p Lali 
or dr Jr AE pdl Jar Ay HS Ga S3 BUS oya Le Aliando Andhi Clan A83 CAS 3g sal ya Ul, 
Pb ebi 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/365891393433675/ 
1273. SEPUTAR PEMILIHAN PEMIMPIN DAN UANG 
SUAPNYA 


PERTANYAAN : 
Ikhwanul Khalem 


Assalaamu'alaikum.... InsyaAlloh besok pemilihan/pencoblosan pilkada untuk daerah bekasi. 
yang saya maw tanyakan adalah... 
1. gmn hukumnya mnerima uang dari calon2 tersebut??? 
2. minta sarannya yang hrz saya plh yang calon model gmn cz smw calon mengobral janji. 
3. ikut berdosakah saya kalau suatu saat calon yang trpilih itu dzholim cz saya wktu tu saya 
ikut memilihnya. 


Kurang lebih demikian dan maturnuwun untuk jawaban dan sarannya. 
JAWABAN : 

2 AsSyam Alfarigi 

Waaikumsalam...! 

1. berdasarkan ajaran nabi Muhammad SAW,adalah haram hukumnya bagi yang menyogok 
dan yang disogok! 

2. berdasarkan ajaran Beliau juga mengajarkan sholat istigoroh, mintalah petunjuk kepada 
yang Maha tahu yaitu Allah Robbulalamin dalam menentukan pilihan2 tersebutt. 

3. karena kita tlah memasrah diri kepada Nya dalam menentukan pilihan tersebutt,maka soal 
pertanggun jawabannya ketika yang terpilih berbuat dzolim,ia sendirilah yang menanggung 
dosanya sendiri.wasalam...! Wallaahu A'lam Bis showaab 

2 Ghufron Bkl 


1. Bila pemberian tersebut untuk menarik simpati maka boleh menerimay tapi jka tjuany untuk di 
pilih dan terdpat perjanjian yang mengikat mka trmsuk sogok mka harom menerimanya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4520 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Mbah Jenggot II 


1. Sepakat dengan kg gufron. pada dasarnya, memilih seorang pemimpin itu dengan tujuan agar 
mengamalkan kebenaran, menegakkan batasan-batasan agama, menyuruh kebaikan dan 
mencegah kemungkaran. Bukan memilih karena diberi uang. (Keterangan: Berdasarkan hadits di 
bawah, hukum haram ini tidak terbatas pada apabila si penerima hadiah tersebut adalah seorang 
tokoh. Akan tetapi hukum haram ini bersifat umum, baik si penerima rakyat biasa, tokoh 
masyarakat maupun partai politik). Dasar pengambilan: 

- Shahih al-Bukhari: Shahih Muslim: 

- Fath al-Bari Syarh al-Bukhari, juz XIII, hal. 214 dan 218: 

- Faidh al-Gadir Syarh al-Jami' al-Shaghir, juz III, hal. 330. 


. A3 0 “ Pata 0A- 0 Ui aa Tn C0 LOLA, PN Ta Ia be ta 2 Be SERA, @ , Bee A tani ag Lane h 0 0 
Se Jera al Ii plg AS Yg) RAN yg ADI pegal Y 26 3 pelan dala Al Calo Al Syay J1 Je ina loe 
deng SATA Wp Ho Sana Lola O| ca YP ala YUL gal Jeng 6 Jamal Gp A0 aa Gede la Jd 
danny GAP Ay DI Up Tag dy Lain Ailuad «NAS NS ga ae AS AU Sal jani Ang Kala Ser pal 


Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang yang tidak akan 
diajak berbicara oleh Allah kelak pada hari kiamat, Allah tidak akan membersihkan mereka dan 
mereka akan memperoleh siksa yang pedih. Pertama, orang yang memiliki air melebihi kebutuhan 
dalam perjalanan dan tidak memberikannya kepada musafir (yang membutuhkannya). Kedua, laki- 
laki yang membai'at seorang pemimpin hanya karena dunia. Apabila pemimpin itu memberinya, ia 
akan memenuhi pembai'atannya, tetapi apabila tidak diberi, dia tidak akan memenuhinya. Dan 
ketiga, orang yang menawarkan dagangannya kepada orang lain sesudah waktu asar, lalu dia 
bersumpah bahwa barang dagangan itu telah ditawar sekian oleh orang lain, lalu pembeli 
mempercayainya dan membelinya, padahal barang itu belum pernah ditawar sekian oleh orang 
lain." (HR. al-Bukhri dan Muslim). 
JAS aa Uli as DB PAI paka WES D3 Aang JUAL Ja Lah «KAI gp saing Ide AG 
Malay Ia jab GAN Pd ly AI ng ag Kak Y Jas IS Ol diy Mn AI jati JUL IL AS LI 3 
GAS ae CP SIS A3 Al Gagal el. 
Al-Hafizh Ibn Hajat al-“Asgalani al-Syafi'i berkata dalam Fath al-Bari: "Pada dasarnya orang 
membai'at pemimpin itu bertujuan agar ia melakukan kebenaran, menegakkan batasan-batasan 
Allah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh karena itu, barang siapa yang menjadikan 
pembai'atannya kepada pemimpin karena harta yang diterimanya tanpa melihat tujuan utama, 
maka dia telah mengalami kerugian yang nyata dan masuk dalam ancaman hadits di atas, serta ia 
akan celaka apabila Allah tidak mengampunya. Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap 
perbuatan yang tidak bertujuan mencari ridha Allah, tetapi bertujuan mencari kesenangan dunia, 
maka amal itu rusak dan pelakunya berdosa. Hanya Allah-lah yang memberikan taufig-Nya." 


de alang Hd Sand aje IS ya Alan La ya AN SA Se, “Ji GIS AS 0 Kaban pa Je 

IL 0 Gakead 3 ya WE Al JPU GUY Apa Jay en bag Mas — JB) padi HS ay U. 
Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: "Termasuk 
perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada 
seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan 
pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4521 ) 


"Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau 
membenarkan kesalahan." (Mirgat Shu'ud al-Tashidig, hal. 74). 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Wa alaikum salam.... 

" jika pemberian itu hanya sekedar untuk menarik simpati maka di perbolehkan,dan bagi si 
penerima makruh mengambil uang tersebut.krena di dalamya serupa dengan penyuapanlar 
risywah). 

" jika tujuanya agar di pilih dan terdapat perjanjian yang mengikat maka hukumya trmasuk 
suap (risywah) yaitu haram.dan bagi si penerima haram menerimanya. | ihya' ulumuddin 
21155-156 |. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/367910139898467/ 
1287. HUKUMAN BAGI KORUPTOR 


PERTANYAAN : 
Nalwa Shol 
Assalamu'alaikum... Hukuman apa yang pantas bagi koruptor ?... 
JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Korupsi termasuk pencuri / ghashab ? kalau pencuri hrus di ptong tangany klob harus 
mengemblikan harta hasil korupsi. 
? Abdullah Al-Bughisy 
Dalam pandangan syari'at, korupsi merupakan pengkhianatan berat (ghulul) terhadap amanat 
rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian 
(sarigoh) dan perampokan (nahb). 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Yang diperlakuakan dalam ajaran islam bagi seorang KORUPTOR adalah : 
1. Harus melunasi tanggungannya/mengembalikan harta yang ia korupsi 
2. Dihukum dengan potong tangan bahkan hingga hukuman mati. 
OP PS OP Aloutut jd me Ob ASI dis 007 Ky JM 3 Ul aa om Sl Ha Of JAN sel akn aah 
RAI aga A5 Aa Ol Ash go mang AI AI merang Oil ya AAS V3 Alah A0 Bakadl KA dya y) dini ANonzaal 


.— 


“Kemudian aku melihat dalam kitab Minhaj al-'Aabidiin karya al-Ghozaly dikatakan : Bahwa dosa 
yang terjadi antar sesama hamba-hamba Allah adakalanya berhubungan dengan harta benda Dan 
wajib mengembalikan harta tersebut (pada pemilik harta) bila dalam kondisi berkemungkinan, bila 
tidak mampu karena kefakirannya maka mintalah halal darinya, bila tidak mampu meminta halal 
karena ketiadaannya atau telah meninggalnya dan (pemilik tanggungan) berkemungkinan 
bersedekah, maka bersedekahlah dengan atas namanya, dan bila masih tidak mampu maka 
perbanyaklah berbuat kebajikan, kembalikan segalanya pada Allah, rendahkanlah diri 
dihadapanNya agar kelak dihari kiamat Allah meridhoi beban tanggungan harta (yang masih 
belum tertuntaskan)”. | Hasyatul Jamal V/388 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4522 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SH alay pad Ul — JB Ol Af — d0 Anya ya HS) Bi) ba TM ab DPP) YAA pat Kadi yA aja 
—. Sel sy oya AH of JS 3 @yaill aa sg uya mal 8549 alm cha of SI yet ala JW 


Ta'zir adalah bentuk pembelajajaran tatakrama agar bisa menimbulkan efek jera, dapat dilakukan 
dengan semacam memenjarakan, memukul dengan tanpa merusakkan anggauata tubuh seperti 
dengan menampar, mengisolisir, membuka penutup kepala dan mencorengi hitam mukanya... 
Sedang tazir yang diberlakukan atas pengembalian harta benda dilakukan dengan 
mengekangnya hingga ia jatuh miskin, bila dalam kondisi mampu namun tidak mau 
mengembalikan harta tanggungannya dengan dipukuli hingga menyakitkannya atau membuatnya 
mati karena ia seperti SHO'IL (orang yang menjarah hak orang lain). | Tanwirul Gulub hal. 392 |. 


Bala Vga dak SAI A Boa JS AT JK Ob, 5 Up aro GE DS Hy WIL JE 
Imam Malik berkata “Jika pelaku tindak pencurian merupakan orang kaya, maka ia menanggung 
pengembaliannyadan jika buka orang kaya maka tidak harus.Dan hukuman potongan tangan tetap 
berlaku pada semua kondisi, bila ia mengembalikan uang curia ketempat penyimpanan uang 
(semula) maka juga tidak menggugurkan hukuman potong tangan dan tanggiungjawab 
mengembalikannya. | Hasyiyah al-Jamal 21/188 |. 

Bg alga al AA) ld Along jadul Kaakay lan YI CSaaal Hala Jail j4b il 2, 


Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang 
yang sering melakukan tindakan kriminal, pecandu minuman keras, para penganjur tindakan 
kejahatan dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya. 
LAl-Figh al-Islaam VI1/518 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/373008249388656/ 
1303. HUKUM DEMONSTRASI 


PERTANYAAN : 
Wahyunya Indah 


Assalamu'alaikum..... Ijin tanya untuk para alim dan sedulur PISS-KTB bagaimana hukumnya 


demonstrasi jika dilihat dari sudut pandang Islam,salam ta'dzim untuk semua warga PISS-KTB..... 
AN 


JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Demo boleh bila tidak menimbulkan bahaya pada orang lain. | Lihat ihya' ulumuddin 2/338 |. 
2 Ilman Nafi'an 


Adapun brkata kasar pada pemerintah (yang korup) sepert mengatakan "wahai pemerintah yang 
dzolim atau orang-orang yang takut kepada allah"maka hal itu di tafshil:-kalau bahayanya 
berimbas kepda orang lain maka tidak di perbolehkam-apbila bahayanya hanya mengenai diri 
sendiri maka di perbolehkan dan bahkan di sunnahkan. 


Pertentangan yang beresiko dan untuk menjelaskan kemungkaran tanpa memperdulika 
kesalamatan jiwaya dan pertentangan krena adanya macam2 pnyiksaan mrupakan kebiasaan 
ulama salaf agar mereka menjadi syuhada'.nabi SAW brsabda:sebaik2ya syuhada' adalah 
hamzah bin 'abdul muthollib,kmudian sesorang yang brdiri menghdap pemimpin kmudian 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4523 


memerintah dan melarang apa yang di larang dan di perintah allah kemdian pemimpin itu 
membunuhya karena perbuatan laki-laki itu.nabi SAW brsbda:lebih utama2ya jihad adlah 
mengatakan yang hag di hadapan pemimpin yang sewenang2. | ihya' 'ulumud din 2/337 |. 

2 Mbah Jenggot II 

Hasil Bahtsul Masail FMPP 1995 Ploso Kediri 


Unjuk rasa ( upaya melahirkan rasa kekecewaan serta tuntutan hak ) apabila hak tersebut 
dibenarkan syara',dan dengan cara yang juga dibenarkan syara', hukumnya boleh dan bahkan 
bisa wajib. Referensi : 

1. Is'adurrofig juz 2 hal. 139 


2. Al Ihya Ulumuddin juz 2 hal. 347 — 348 
3. Tafsir Al @uranil “Adzim juz 1 hal. 229 
4. N Majalisus Saniyah hal. 99 

5. Tafsir Ibnu Katsir juz 1 hal. 229 

6. Mafrohul Aulubil Mahzun hal. 63 


1. pa FIB ora topan Ob & yammli Bapa A5 Ge II 3 (dlogi Lesny ) ld 13910 21 GAJI dl) 
da Nb ska Bas Jalu AB Jp | Vip Jais Grnsall Wall nglg dik PLB Ill pyalat. mendly Iilas pgnlas Ig 
kata alan 2 PAI naga III Sl ED PIN ae Gala ed AON, BNI dala dilan yaa ya SUS Of Ale ya 
ALAN 9 peatall Jla J9 KN SUS oya kb Ae Upi AE OS all, Ab ep ya ala Sd, Ly ab 99: 6 
Lir PJ mei 3 AN Ai par YP ea pala Lal la lal yag Lane JB Of JI Say Gde 3 pa ale IL 
Len yag 3 Ope NS Very Ot M3 f2 II Kasal Upik Yg AI Jam 3 Nail at og IS 5 229: 6 
Hebel Nyi Yg AI dj) We Oiiitay OLI ajal Ye IIS Lay 4 glaia OT Lal Ai nia pelry dala bl obo A Jya) 
NN Hb aah Aeally PA ya Iler JI Ula Of SI, Sea II 
Wallahu A'lam Bis showaab. 
Link Diskusi 2 www.fb.com/groups/piss.ktb/370058219683659/ 
1328. LIBUR SEKOLAH DI HARI AHAD 


PERTANYAAN : 

Faiz Al Dablegi 

Assalamu alaikum...minta disundulke tentang libur sekolah di hari ahad. ditunggu ??? 
JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 

Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 1981 di PP. Asembagus Situbondo 


Pertanyaan : Dewasa ini banyak Madaris Diniyah Islamiyah yang hari liburnya hari ahad bukan 
hari jum'at.Apakah ini tidak termasuk dalam magolah : 


080 3. 


EA ga ai 
sehingga hukumnya haram? Dan apabila tidak termasuk dalam magolah tersebut, sampai 
dimanakah batas-batas tasyabbuh yang haram itu? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4524 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawaban : 


Jika bertujuan untuk syi'ar kafir maka haram dan apabila tidak ada tujuan sama sekali maka 
hukumnya makruh. 


Dasar Pengambilan Hukum : 
T: pala ha 5 Kaa yaah no. 33 


0... 90 0 


0-0... 


"Ketika berpakaian (tingkah laku) menyerupai orang kafir untuk syi'ar Kerana inaia ia kei 
dengan pasti ....s/d ... seandainya tidak bertujuan menyerupai mereka sama sekali tidak apa-apa 
baginya tetapi itu makruh". 


2. Ahkamu al-Fugaha, juz Il, Hlm. 239 


o- BI wo 3 - 0 Pe... Mac 0. » 0. 3 Bow 2 X. Bow 304 Par .& £. 040 34. 0. cwe 90 
re 


- R0o Aug -W 


Yvr. an PAN GO Bd na Ala AA na 2 


AI oa Hp TS ea JS AA den gp aj) AI Vale rapala LA ii Han ya 2 daan mal JG Lan 9 
Ab ja dapa SN gan G3 GEA aa. 


"Apa pengertian tasabbuh (menyerupai) pada sabda Nabi saw: “Barang siapa yang menyerupai 
kaum, maka dia dari golongannya” di zaman sekarang, dan bagaimanakah hukum menyerupai 
seperti menggunakan sesuatu yang menjadi ciri khas sebuah kaum yang baik maupun yang 
buruk, seperti menggunakan hiasan salib, atau menggunakan pakaian yang menjadi simbol non 
muslim, atau menutup toko pada hari ahad, dan seterusnya. Adapun hukum menyerupai (non 
muslim) telah diputuskan dalam Muktamar ke 2, dan sebagaimana yang ada pada fathul barri, Juz 
X, Him. 273. "Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah berkata menurut dhoirnya lafadz adalah 
melarang menyerupai pada setiap sesuatu (dari kafir) begitu juga dalil-dalil lain mengatakan. 
Maksudnya menyerupai (orang-orang kafir yang dihukumi haram) adalah menyerupai dalam 
pakaian, hiasan, sifat-sifatnya dan sesamanya bukan menyerupai dalam urusan kebaikan". 
| Sumber : http://solusinahdliyin.net/satta/291-libur-madrasah-hari-ahad.html 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/375738189115662/ 
3100. HARI LIBUR BELAJAR 
PERTANYAAN : 


2 Arif Fivers 

Assalamu'alaikum mau tanya.. Dalam mengaji ada gak yang namanya sunnah istirahat mengaji, 
Soalnya ada guru ngaji bilang begitu. Disebutkan bahwa sunnah istirahat mengaji itu malam 
minggu, malam sabtu, dan malam jum'at. Bener gak sih. Tolong jawab ya ustadz.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
wa'alaikum salam warohmatulloh, lihat Bugyatul Musytarsyidin halaman 83 : 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4525 ) 


Il NI, eka SI SI Ela deiy Tebel) SKL AB yale Aas aya MN Cina ayu peladl D Jl yr Amal : (S0 
daki at Al BUSI gg Taa danb IL da2 AI eny yap Oi Gg La al Gal al Aan YI At ee) mel 
AAL ra de Len Gta pg Al ye gg EP La OLI SH ed Jaomd JULI ll Jaan 0ya Jgl3 CBU Ur P2 pa3 Lala 

Or. 


Ini mungkin terjadi di setiap lembaga islam baik pondok pesantren atau tempat pengajian anak- 
anak di setiap tempat bahwa jika hari kamis sore atau malam jum'at pengajian diliburkan, inilah 
bedanya dengan pendidikan formal yang libur pada hari minggu, kenapa? 


Menurut pendapat yang diunggulkan, boleh berlibur pada hari jum'at, Karena hari tersebut adalah 
salah satu hari raya umat islam, dianjurkan tabkir (berangkat untuk sholat jum'at lebih pagi), juga 
melakukan bersih-bersih seperti mencukur rambut, memotong kuku dll. 


Termasuk kegiatan untuk menghilangkan aroma atau bau yang tidak sedap baik pada badan atau 
tempat, ada juga anjuran untuk memperbanyak berdo'a sampai matahari terbenam di hari jum'at 
dengan harapan bertepatan dengan waktu ijabah. Demikian tertulis dalam Fatawi Ibni Hajar. 


Dan dalam kitab I'aab : Bahwa Sayyidina Umar rodhiyallohu anhu suatu ketika melakukan 
perjalanan dalam waktu yang lama sehingga penduduk madinah merasa rindu, dan ketika 
Sayyidina Umar tiba, penduduk Madinah keluar untuk menyambut beliau, dan yang pertama 
menyambut beliau adalah anak-anak kecil, maka beliau meliburkan mereka untuk ta'lim Al-guran 
mulai wakktu dzuhur di hari Kamis sampai hari Sabtu. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/763581913664619/ 


1482. KAJIAN KEISLAMAN : FI@AIH DAN KEBEBASAN 
NEGARA 


Dari tradisi keilmuagamaan seperti itu sudah tentu logis kalau lalu muncul pandangan 
kemasyarakatan yang tidak bercorak "hitam-putih". Perpautan kedua dimensi duniawi dan ukhrowi 
dalam kehidupan manusia tidak memungkinkan penolakan mutlak kepada kehidupan dunia 
maupun kehidupan akhirat. Dengan kata lain, seburuk-buruk kehidupan dunia, ia haruslah dijalani 
dengan kesungguhan dan ketulusan. 


Hal ini sudah tentu ada implikasinya sendiri kepada pandangan kenegaraan yang dianut warga NU 
yang masih belum kehilangan tradisi keilmu-agamaannya. Kewajiban hidup bermasyarakat, dan 
dengan sendirinya bernegara, adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Eksisitensi negara 
meng-haruskan adanya ketaatan kepada pemerintah sebagai sebuah mekanisme pengaturan 
hidup, yang dilepaskan dari perilaku pemegang kekuasaan dalam kapasitas pribadi. Kesalahan 
tindakan atau keputusan pemegang kekuasaan tidaklah meng-haruskan adanya perubahan dalam 
sistem pemerintahan. 


Konsekuensi pandangan ini adalah keabsahan negara begitu ia berdiri dan mampu bertahan, dan 
penolakan sistem alternatif sebagai pemecahan masalah-masalah utama yang dihadapi suatu 
bangsa yang telah membentuk negara. Dengan demikian, cara-cara yang digunakan dalam 
melakukan per-baikan keadaan senantiasa bercorak gradual. Pandangan tentang negara barulah 
akan bersifat penolakan bentuk yang ada, jika keseluruhan tradisi keilmuagamaan yang dianut NU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4526 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


telah memberikan legitimasi untuk itu, seperti terjadi dengan "fatwa perang jihad" yang dikeluarkan 
Rais Akbar NU K.H. Hasyim Asy'ari pada permulaan perang kemerdeka-an, yang mendukung 
bentuk negara baru Republik Indonesia. 


Ketentuan yang sama itu juga yang membuat NU menolak kehadiran "Negara Islam Indonesia" 
yang didirikan oleh Kartosuwiryo, bahkan sejak semula para ulama NU telah menyatakannya 
sebagai bughat(pemberontak) yang harus dibasmi. Untuk keperluan itulah, dikukuhkan kedudukan 
Kepala Negara Republik Indonesia menjadi waliyyul amri dharuri bissyaukah (pemegang 
pemerintahan sementara dengan kekuasaan penuh), oleh sebuah pertemuan ulama yang 
didominir ulama NU. 


Presiden RI diterima sebagai pemegang pemerintahan, karena negara telah ada dan harus ada 
yang memimpin. Kedudukannya bersifat sementara (hingga hari kiamat), karena ia tidak di-pilih 
oleh ulama yang berkompeten untuk itu (ahlul halli wal agdi), melainkan melalui proses lain, 
sehingga tidak sepenuhnya memiliki keabsahan dimata hukum figh. Namun kekuasaannya tetap 
harus efektif, karenanya ia berkuasa penuh. Atas dasar kekuasaannya itu, ia berwewenang meng- 
angkat pejabat-pejabat agama melalui pendelegasian wewenang itu kepada menteri agama. 
Misalnya saja, penunjukan ketua pengadilan agama sebagai wali hakim dalam kasus-kasus tidak 
adanya wali bagi gadis dalam pernikahan. Wali hakim (legal guardian) adalah keharusan dalam 
keadaan seperti itu, guna memperoleh keabsahan perkawinan yang diseleng-garakan dan sudut 
pandang figh. 


Pendekatan serba figh atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang membuat NU relatif lebih 
mudah menerima ketentuan pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi 
dewasa ini. Dalam pandangan figh asas Pancasila adalah salah satu dan sekian buah persyaratan 
bagi keabsahan negara Republik Indonesia: hal itupun bukannya persyaratan keagamaan sama 
sekali. Dengan sendirinya tidak ada alasan apapun untuk menolaknya, selama ia tidak berfungsi 
mengganti-kan kedudukan agama dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Islam sendiri 
dapat saja diletak-kan dalam kedudukan yang berbeda-beda dalam kehidupan organisasi, dalam 
kurun waktu yang berlainan. Pada suatu saat ia dijadikan asas, di waktu lain dijadikan landasan 
keimanan (agidah), karena masalahnya hanyalah sekadar pencapaian legitimasi dalam 
pandangan figh. 


Karenanya, tuduhan oportunistik dalam watak politik NU tidaklah tepat. NU seringkali 
mengeluarkan keputusan yang secara sepintas lain tampak dibuat sembarangan, yang memenuhi 
selera penguasa pada satu saat, yang sangat bersifat akomodatif terhadap kepentingan 
pemerintah pada saat itu. Oportunisme NU itupun seringkali dijadikan kambing hitam bagi tidak 
konsistennya "perjuangan Islam" di Indonesia, dan menjadi casus belli perbedaan tajam dalam 
strategi perjuangan yang dianut sebagai gerakan Islam di negeri ini. Tuduhan itu dikatakan tidak 
tepat, karena bagi NU pedomannya bukanlah "strategi perjuangan politik" atau "ideologi Islam" 
dalam artiannya yang abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum figh. 


Figh menentukan asas organisasi sebagai hanya salah satu persyaratan hidupnya, sedangkan 
"landasan keagamaan" dapat saja dirumuskan dibagian lain dari anggaran dasarnya, seperti 
dibuat Munas Alim Ulama NU di Situbondo yang meletakkannya dalam Mukaddimah Anggaran 
Dasar NU yang akan diubah oleh Muktamar XXVII nanti. Ini memungkinkan penerimaan asas 
Pancasila. Figh menentukan absahnya kekuasaan Presiden RI sebagai pemegang pemerintahan, 
karena ia harus ditunduki dan dipatuhi, di hadapkan sebuah Negara Islam Indonesia sekalipun! 


Dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan oleh hukum figh, NU mampu melaku-kan 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN (4527 ) 


sebuah proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara modern, walaupun dalam aspek 
kenegaraan pandangan serba figh itu juga sering merupakan hambatan bagi pemegang 
pemerintahan untuk melaksanakan wewenangnya. Yang jelas, pandangan seperti itu - 
bagaimanapun- juga akan sering berbenturan dengan pandangan yang mem-perlakukan Islam 
sebagai ideologi kemasyarakatan, apalagi ideologi politik. Upaya menampilkan Islam sebagai 
'jalan hidup alternatif" yang membentuk sistem kemasyarakatan baru di luar yang telah ada, jelas 
sulit diterima oleh para ulama NU, kecuali jika telah menjadi bentuk kenegaraan yang memiliki 
wujud penuh dan mampu mempertahankan diri, seperti Iran, Libya dan Saudi Arabia dewasa ini. 


Landasan penolakan sistem alternatif 'Islam' itu adalah keabsahan bentuk negara yang telah ada. 
Namun, itu tidak berarti jalannya pemerintahan juga lain terlepas sama sekali dari kendala 
keagamaan. Bahkan oleh NU diajukan tuntutan agar kebijaksanaan pemerintah senantiasa 
disesuaikan kepada ketentuan-ketentuan figh, sehingga sikap itu sendiri sering diterima oleh 
kalangan pemerintahan sendiri sebagai "hambatan" di kala melaksanakan wewenang mereka. 
Untuk kepentingan penilaian apakah jalannya pemerintahan tidak bertentangan dengan ketentuan 
figh, digunakan tolok ukur berupa sejumlah kaidah figh, seperti "kebijaksanaan kepala 
pemerintahan harus mengikufi kesejahteraan rakyat" (tasharruful imam 'alarraiyyah manutun bil 
mashlahah). 


Bentuk formal pemerintahan dengan demikian fidaklah menjadi permasalahan bagi NU, selama 
masih diikuti pola perilaku formal negara yang tidak bertentangan dengan hukum figh. Kasus- 
kasus penyimpangan dari "pola umum" perilaku formal negara itu tidaklah sampai kepada 
penolakan bentuk kenegaraan dan proses pemerintahan yang sudah ada. Sebagaimana yang 
dikemukakan Menteri Agama Munawir Syadzali dalam sebuah kesempatan, pemikiran para 
teoretis politik yang besar dalam Islam bukanlah mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang 
telah ada. Ibn Abi Rubai', al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibn Khaldun dan al-Mawardi jelas-jelas 
menempuh perbaikan keadaan secara gradual, dengan mencoba mencarikan masukan dari figh 
untuk menyempumakan bentuk-bentuk negara yang telah ada. Hanyalah al-Farabi yang mencoba 
menyusun sebuah Utopia berjudul "Negara Utama" (Al-Madinah Al-Fadhilah). Kasus-kasus 
penyimpangan haruslah ditangani secara kasuistik, bukannya dengan menolak kehadiran negara 
dan mengubah bentuk pemerintahannya. 


Pola berpikir seperti itu jelas harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan 
NU sendiri, yang mengutamakan konsensus dalam artiannya yang paling luas. Figh, yang 
dirumuskan oleh para ulama NU sebagai "pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang ditarik 
dalil-dalil sumbernya", memberikan peluang sebesar-besarnya bagi semua pendapat untuk 
muncul dalam perdebatan mengenai sesuatu permasalahan. Spektrum pandangan yang begitu 
luas, dari yang menyetujuhi hmgga kepada yang menolak sesuatu usul, kemudian akan 
mengendap menjadi hanya dua atau tiga pendapat utama saja, masih dalam pola setuju atau 
menolak. Namun, masing-masing memiliki alasannya sendiri yang kuat, sehingga tidak dapat 
demikian saja diabaikan. Dari posisi seperti itu, akhirnya dipertemukan dalam sebuah sidang yang 
akan menformalkan pendapat akhir, seperti terjadi pada Munas Alim Ulama di Situbondo. 


Dalam keadaan tidak dapat dicarikan pe-mecahan dan disepakati bersama, diambil keputusan 
untuk mengakui dua atau tiga pendapat utama sebagai pendapat yang sama-sama mengandung 
kebenaran. Dalam keadaan seperti itu, maka pendapat manapun yang digunakan oleh para warga 
NU tidak akan disalahkan oleh pihak yang berbeda pendapat. Kasus ini dapat dilihat dalam 
pendapat tentang DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royang) pada tahun 1960-an, 
dengan adanya dua pendapat yang saling bertentangan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4528 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pendapat pertama menganggap adalah we-wenang kepala negara untuk membekukan lembaga- 
lembaga perwakilan, jika di nilainya keadaan mendesak dan dapat menjadi keadaan darurat (Al- 
haja yanzilu manzilatad dharurah). Jadi ada keperluan untuk membekukan lembaga perwakilan 
yang ada, dan dengan sendirinya diperlukan gantinya. Karena tidak mungkin diselenggarakan 
pemilihan umum, kepala negara menggunakan wewenangnya untuk menyusun keanggotaan 
lembaga perwakilan baru dari keanggotaan lembaga perwakilan yang lama. 


Pendapat kedua menganggap tidak sah pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955, karena itu 
berarti kepala negara menyerobot hak rakyat tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan 
keabsahannya. Jika DPR tidak sah pembubarannya dengan sendirinya tidak dapat digantikan oleh 
DPR-GR. Dalam keadaan macet dan tidak dapat dipertemu-kan antra kedua pendapat itu, terbuka 
kemungkinan untuk menerima keanggotaan DPR-GR bagi yang menyetujui pembentukannya, dan 
juga disahkan penolakan oleh mereka yang tidak menerima keabsahan pembentukannya. 


Mekanisme "setuju untuk tidak bersetuju" (agree to disagree) itu menjamin adanya proses tolak- 
angsur yang sangat fleksibel di lingkungan pengambilan keputusan dalam NU, sehingga dapat 
terjaga keutuhan organisasi yang senantiasa dipenuhi perbedaan pendapat itu! Walaupun ada 
juga kelemahan mekanisme pengambilan konsensus untuk setuju (dan juga untuk tidak setuju) 
seperti itu, seperti lamanya proses pengambilan keputusan dan tidak jelasnya pendapat organisasi 
dalam suatu masalah: yang jelas ia berhasil menjamin keutuhan NU, tidak sampai pecah menjadi 
dua seperti oganisasi lain. Demikian pula, dalam hal yang di-sepakati keputusan atasnya, lalu 
terjadi penerimaan yang tuntas atasnya oleh semua kalangan. 


Sebuah kelemahan lain dari sistem pengambilan keputusan berdasarkan konsensus itu adalah 
relatif mudahnya dijaga status guo dan sulitnya dilakukan perubahan dalam tubuh NU. 


Mekanisme "membenarkan dua pendapat" di atas belum tentu berarti mudahnya dilakukan 
percobaan untuk mengubah keadaan. Sebuah cara yang digunakan untuk menembus status guo 
itu adalah dengan cara "membudayakan terobosan". Mereka yang ingin melakukan perubahan, 
harus memulai-nya di lingkungan sendiri, sudah tentu pula -dengan risiko ditanggung sendiri jika 
mengalami kegagalan. Jika telah dibuktikan hasil positif dari upaya rintisan itu, barulah akan 
muncul pengakuan (dan kemudian peniruan) dari kalangan warga NU yang lain, semuanya dalam 
waktu yang relatif tidak terlalu lama. 


Hal ini dapat dilihat dalam kasus madrasah nizamiah yang dirintis oleh K.H.A. Wahid Hasyim di 
Pesantren Tebuireng, Jombang, semasa hidup ayahnya, berupa sebuah sistem pendidikan agama 
dengan kurikulum campuran pada dasawarsa 1930-an. Temyata dalam waktu tidak sampai 
sepuluh tahun, upaya rintisan itu telah menjadi model utama bagi ratusan madrasah lain yang 
telah melihat sendiri kualitas tinggi dan para alumninya. Dengan "budaya terobosan" seperti itulah 
derajat toleransi terhadap inovasi di lingkungan NU temyata menjadi cukup besar. 


( DIKUTIP DARI KUMPULAN ARTIKEL GUS DUR oleh Hakam elChudrie J. 


1491. KEISLAMAN : FATWA SEBAGAI TINDAKAN POLITIK 
? 


Sekitar tahun 1950 hingga 60-an NU (Nahdlatul Ulama) dituduh oleh sekelompok kalangan telah 
mengeluarkan Fatwa (pendapat agama) yang men-dukung mantan Presiden Soekarno. Mungkin 
yang dimaksudkan adalah salah sebuah keputusan Munas (Musyawarah Nasional) Ulama tahun 
1957 di Medan, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah “Pejabat Tertinggi 
Negara Untuk Sementara, Dengan Kekuasaan Efektif” (Waliyul Amri Dlaruri Bissaukah), demikian 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4529 ) 


penulisannya oleh Munas tersebut). 


Sebenarnya “gelar” ini memang dimotori oleh NU, alasanya harus ada kejelasan tentang 
kedudukan dan status Presiden Republik Indonesia dari sudut pandang hukum agama (figh). 
Tanpa kejelasan tersebut maka akan timbul kebalauan, siapakah yang memberikan wewenang 
kepada Menteri Agama untuk mengangkat Penghulu guna menetapkan jatuhnya hari-hari besar 
Islam dalam kehidupan kita tiap tahun. Tanpa Penghulu, tidak akan jelas siapa yang harus 
menentukan mereka yang memperoleh harta warisan dan mereka yang kawin, cerai dan rujuk. 


Pejabat di bidang itu tidak akan bisa di tunjuk oleh Menteri Agama, kalau status dan kedudukan 
Presiden RI tidak jelas dari sudut pandangan agama. Dengan demikian, wewenang mengikat dari 
sudut pandang agama Islam untuk Menteri Agama tidak akan ada. Hal itu tidak boleh terjadi, 
sedangkan dengan status dan wewenang yang jelas, peranan pejabat-pejabat Departemen 
Agama masih sering “disaingi” oleh keputusan-keputusan yang dikeluar-kan oleh berbagai 
organisasi Islam, lihat saja PP Muhammadiyah dan PBNU tentang jatuhnya kedua Hari Raya Idul 
Fitri dan Hari Raya Idul Adha tiap tahun. Dengan membuat keputusan tersebut, kedua organisasi 
besar itu seolah-olah memerintahkan rakyat mengikuti keputusan mereka, bukan keputusan 
pemerintah. 


Berbeda dengan negeri-negeri di kawasan Timur Tengah, yang menghargai keputusan Mufhti 
(pembuat fatwa) dan tidak ada yang membantah atau mengabaikannya. Secara politis, memang 
ini adalah bukti toleransi pemerintah terhadap organisasi-organisasi Islam di negeri ini. Tetapi ini 
berarti kebalauan yang segera harus diatasi. Selama hal itu tidak dilakukan, maka kebalauan akan 
terus-menerus terjadi dalam penentuan hal-hal tersebut. 


Umpamanya, ditetapkan penunjukan seorang Muhfti pun tidak akan dapat memecahkan masalah 
ini, karena pada kenyataannya keputusan-keputusan itu apakah harus berdasarkan pendirian para 
pembaharu atau pendirian para pemuka tradisional, yang harus dipakai sebagai “keputusan 
Islam? 


Dengan perumpaan kasus penentuan hari besar tadi, jelaslah tidak ada satu pihak pun yang 
“bersalah” dalam hal ini, walaupun gencar sekali pada waktu itu dinyatakan NU sebagai 
mencampur-adukan masalah-masalah agama dan politik. Keinginan NU untuk memperjelas status 
dan kedudukan Presiden RI dalam pandangan Islam, dianggap sebagai dukungan terhadap Bung 
Karno. Hal itu dianggap sebagai “sikap politik”, padahal adalah “pandangan Islam”. Ini adalah 
salah satu bentuk reaksi terhadap “kegagalan” pembaharuan (reformasi) Islam -terutama diwakili 
NU- di negeri ini, di hadapan ketundukan masyarakat terhadap “kaum tradisionalis”. 


Seperti kekuatan “kaum pembaharu” dalam birokrasi pemerintah yang masih cukup besar tetapi 
mereka tidak dapat “menundukkan kaum tradisionalis”. Selama tidak ada ketegasan dari “kaum 
pembaharu” Islam, maka keadaan tidak menentu akan tetap ada. Ini bukanlah kesalahan satu 
pihak saja melainkan kesalahan semua pihak.Secara faktual, dalam tahun-tahun belakangan ini 
dengan semakin terdidiknya para birokrat Departemen Agama, semakin jelas bagi mereka bahwa 
tidak ada yang dapat melakukan “monopoli kebenaran” diantara umat Islam. Demikian pula jika 
mengguna-kan ukuran obyektif dari pendidikan yang me-mungkinkan munculnya orang-orang NU 
dalam deretan birokrat itu. Memang masih terasa adanya kebijakan sepihak dalam bentuk 
penempatan para birokrat Departemen Agama di tempat-tempat “strategis” dari kalangan pihak 
yang menguasai pemerintahan, namun hal itu tidak menghalangi tumbuhnya “obyektifitas” oleh 
lembaga tersebut dalam pengambilan keputusan atas nama agama. 


Sebuah fakta lain yang tidak dapat diremehkan adalah adanya kebutuhan untuk mengambil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4530 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keputusan bersama atas nama Islam diantara berbagai pemerintahan sejumlah negara di ASEAN. 
Ini mengharuskan pihak Departemen Agama meng-gunakan “ukuran obyektif” yang mengikat 
semua pihak. Dalam hal ini kedudukan sumber-sumber tertulis (Dalil Nagliyah) menjadi sangat 
penting, sehingga ia menjadi sumber satu-satunya dalam pengambilan keputusan. 


Peranan “argumentasi rasional” (Dalil “Agliyah) dibuat semakin tidak lazim, sehingga dengan 
sendirinya ruang untuk bertikai menjadi hampir-hampir tidak ada. Proses ini sebenarnya juga 
mem-bahayakan, karena salah satu kekuatan Islam sebenarnya terletak pada “penafsiran 
baru” (re-interpertasi) atas sumber-sumber tertulis (Dalil Nagli) tersebut. Penulis belum dapat 
mengusulkan pemecahan bagi “proses berpikir keagamaan" ini, yang dalam jangka panjang akan 
mempersempit pandangan Islam sendiri. 


Jelas dari uraian di atas, bahwa apa yang di-sangkakan sebagai “keputusan politik” yang dilaku- 
kan NU di masa lampau, sebenarnya adalah “keputusan agama” yang harus dimengerti sebab- 
sebabnya. Kalau tidak, tentu akan dianggap sebagai keputusan politik yang akan menciptakan ke- 
curigaan besar atas keputusan-keputusan itu sendiri. Tentu saja hal ini harus dikoreksi untuk 
mencapai “kebenaran relatif” dari keputusan-keputusan NU itu. Mengingat NU adalah organisasi 
agama Islam terbesar di dunia, tentu saja “obyektifitas” pandangan kita tentang keputusan- 
keputusan itu sangat diperlukan. 


Tentu saja, “keperluan” seperti itu tidak hanya dilakukan secara Ilmiah dan historis belaka, tapi 
juga berdasarkan “tuntutan keadilan” masyarakat. 


Tiga buah keputusan penting dari NU segera terlintas dalam benak penulis. Pertama, keputusan 
Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935, dalam bentuk jawaban atas pertanyaan: “Wajibkah 
seorang muslim mempertahankan kawasan Kerajaan Hindia-Belanda -demikian Indonesia waktu 
itu dikenal- yang diperintah oleh orang-orang Non-Muslim (Belanda)? Dari Bughyat al-Mustarsydin 
diambil argumentasi, bahwa kawasan Kerajaan Hindia Belanda yang dahulunya adalah kerajaan 
Islam, harus dipertahan-kan oleh kaum Muslimin. Di samping itu, Muktamar tersebut 
mengemukakan sebuah argumentasi baru -yang merupakan reinterpertasi-, bahwa keharusan 
mempertahankannya juga karena kaum Muslimin di kawasan tersebut bebas melaksanakan 
ajaran-ajaran agama Islam, dengan tidak dicampuri oleh pemerintahan yang ada. 


Argumentasi tadi, oleh penulis digunakan dalam dua hal. Pertama, menyanggah pendapat 
Kapolda Jawa Tengah yang ingin membubarkan Pesantren al-Mukmin di Ngrungki, Solo. Penulis 
menentang hal itu, karena selayaknya pemerintah tidak campur tangan dalam menentukan nasib 
sebuah lembaga agama, biarlah masyarakat yang melakukan hal itu bukannya pemerintah. 
Kedua, penulis beranggapan bahwa Konghucu adalah sebuah agama karena masyarakat 
Tionghoa sendirilah (terutama pemeluknya) yang berhak menentukan, apakah Konghucu sebuah 
agama atau bukan. Bukannya pemerintah, yang seharusnya hanya berfungsi melayani saja dan 
tidak boleh menentukan faham tersebut sebuah agama atau bukan. Ini jelas berbeda dari 
pandangan para birokrat pemerintah, terutama dari Orde Baru. Pendapat ini cukup sederhana 
untuk diterapkan bukan? 


| DIKUTIP DARI KUMPULAN ARTIKEL GUS DUR oleh Hakam elChudrie J. 
1492. KEISLAMAN : SEMUA BERSUMBER DARI 
PENDANGKALAN 


Pada sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, penulis dikritik 
oleh dari Yusril Ihza Mahendra, sekarang Menteri Kehakiman dan HAM. Kata Bang Yusril, ia 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4531 ) 


kecewa dengan penulis karena bergaul terlalu erat dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bukankah 
kitab suci al-@uran menyatakan salah satu tanda-tanda seorang muslim yang baik adalah 
“bersikap keras terhadap orang kafir dan bersikap lembut terhadap sesama muslim (Asyidda a'la 
al-kuffar ruhama baynahum). 


Menanggapi hal itu, penulis menjawab, sebaiknya bang Yusril mempelajari kembali ajaran Islam, 
dengan mondok di pesantren. Karena ia tidak tahu, bahwa yang dimaksud al-Gur'an dalam kata 
“kafir” atau “kuffar” adalah orang-orang musyrik (polytheis) yang ada di Mekkah, waktu itu. Kalau 
hal ini saja, bang Yusril tidak tahu, bagaimana ia berani mengemukakan hal itu? 


Berdasar kenyataan itu, penulis tidak begitu heran dengan terjadinya kekerasan di Maluku, Poso, 
Aceh dan Sampit. Penulis mengutuk peledakan bom di Legian, Bali, karena itu berarti 
pembunuhan atas begitu banyak orang yang tidak bersalah. Tetapi kutukan itu, tidak berarti 
penulis heran atas terjadi-nya peledakan bom itu. Karena dalam pandangan penulis, hal itu terjadi 
akibat para pelakunya tidak mengerti, bahwa Islam tidak membenarkan tindak kekerasan dan 
diskrimanatif. Satu-satunya pem-benaran bagi tindakan kekerasan secara individual adalah, jika 
kaum muslimin di usir dari rumahnya (Idza ukhrizu min diyarihim). Karena itulah, ketika harus 
meninggalkan Istana Merdeka, penulis me-minta Luhut Panjaitan mencari surat perintah dari 
Lurah sekalipun. 


Sebabnya, karena ada perintah lain dalam Sunny tradisional yang diyakini penulis, untuk taat pada 
pemerintah. Berdasar ayat kitab suci itu, “taatlah kalian pada Allah, pada utusan-Nya dan pada 
pemegang kekuasaan pemerintahan” (Athi u' allaha wa al-rasullah wa uli al-amri minkum). Pak 
Luhut Panjaitan mencarikan surat perintah itu dari seorang Lurah, dan penulis sebagai warga 
negara dan rakyat biasa —karena lengser dari jabatan kepresidenan— mengikuti perintah tersebut. 
Soal bersedianya penulis lengser dari jabatan kepresidenan, karena penulis mengaggap tidak 
layak jabatan setinggi apapun di negeri ini, dipertahankan dengan pertumpahan darah. Padahal 
waktu itu, sudah ada pernyataan yang ditandatangani 300.000 orang akan mendukung penulis 
mempertahankan jabatan kepresidenan, kalau perlu mengorbankan nyawa. 


Tindak kekerasan -walaupun atas nama agama— dinyatakan oleh siapapun dan dimana pun 
sebagai terorisme. Beberapa tahun sebelum menjabat sebagai Presiden, penulis merencanakan 
berkunjung ke Israel untuk menghadiri pertemuan para pendiri Pusat Perdamaian Shimon Peres di 
Tel Aviv. Sebelum keberangakatan ke Tel Aviv, penulis menerima rancangan pernyataan 
bersama, yang oleh Rabi Kepala Sevaflim Eli Bakshiloron. Dalam rancangan pernyataan itu, 
terdapat pernyataan penuli dan Rabai yang menyatakan “berdasarkan keyakinan agama Islam 
dan Yahudi, menolak penggunaan kekerasan yang berakibat pada matinya orang-orang yang 
tidak berdosa”. Pengurus Besar NU mengutus Wakil Rais Aam, KH Sahal Mahfudh untuk 
memeriksa rancangan pernyataan itu. KH Sahal Mahfudh meminta kata-kata “tidak berdosa” 
diubah menjadi “tidak bersalah”. 


Mengapa demikian? Karena, yang menentukan seseorang itu berdosa atau tidak adalah Allah 
SWT. Sedangkan salah atau tidaknya seseorang oleh hakim atau pengadilan, berarti oleh sesama 
manusia. Penulis menerima keputusan itu dan perubahan rancangan pernyataan tersebut, juga 
diterima oleh Rabi Eli Bakshiloron. 


Ketika tiba di Tel Aviv, penulis bersama Rabi Eli langsung menuju kantornya di Yerusalem. Di 
tempat itu, penulis dan Rabi Eli menandatangani per-nyataan bersama itu di depan publik dan 
media massa. Ini menunjukkan bahwa, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di 
Indonesia -bahkan menurut statistik sebagai organisasi Islam terbesar di dunia- menolak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4532 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terorisme dan pengunaan kekerasan atas nama agama sekalipun. Karena itu, kita mengutuk 
peledakan bom di Bali dan meng-anggapnya sebagai “tindak kejahatan/kriminal” yang harus 
dihukum. 


Keseluruhan penolakan penulis itu, bersumber pada pendapat agama yang tercantum dalam 
literatur keagamaan (al-kutub al-mugarrahrah), jadi bukannya isapan jempol penulis sendiri. 
Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama hukum, karenanya setipa sengketa seharusnya 
diselesaikan berdasarkan hukum. Dan karena hukum agama dirumuskan sesuai dengan 
tujuannya (al-amru bima gashidiha), maka kita patut menyimak pendapat mantan ketua 
Mahkamah Agung Mesir, al-Asmawi. Menurutnya, “hukum barat” dapat dijadikan “hukum Islam”, 
jika memiliki tujuan yang sama. Hukum pidana Islam (zarimah), menurut al-Asmawi, sama dengan 
hukum pidana barat, karena sama ber-fungsi dan bertujuan menahan (defences) dan meng- 
hukum (punishment). 


Namun, mengapa terorisme dan tindak kekerasan yang lain masih juga dijalankan oleh sebagian 
kaum muslimin? Kalau memang benar kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan tersebut, 
jelas bahwa mereka telah melanggar ajaran-ajaran agama. Pertanyaan di atas dapat dijawab 
dengan sekian banyak jawaban, antara lain rendahnya mutu sumber daya manusia pada para 
pelaku tindak kekerasan dan terorisme itu sendiri. Mutu yang rendah di kalangan kaum muslimin, 
dapat dikembalikan kepada aktifitas imperalisme dan kolonialisme yang begitu lama menguasai 
kaum muslimin. Ditambah lagi dengan, orientasi pemimpin kaum muslimin yang sekarang menjadi 
elite politik nasional. Mereka selalu mementingkan kelompoknya sendiri dan membangun 
masyarakat Islam yang elitis. 


Apa pun bentuk dan sebab tindak kekerasan dan terorisme, seluruhnya bertentangan dengan 
ajaran Islam. Hal ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah, termasuk oleh para pelaku 
kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. 


Penyebab lain dijalankannya tindakan-tindakan yang telah dilarang Islam itu -sesuai dengan 
ajaran kitab suci al-@ur'an dan ajaran nabi Muhammad SAW- adalah proses pendangkalan agama 
Islam yang berlangsung sangat hebat. Walau kita lihat, adanya praktek imperialisme dan 
kolonialisme atau kapitalisme klasik di jaman ini terhadap kaum muslim, tidak berarti proses 
sejarah itu memper-kenankan kaum muslim untuk bertindak kekerasan dan terorisme. 


Harus kita pahami, bahwa dalam sejarah Islam yang panjang, kaum muslim tidak menggunakan 
kekerasan dan terorisme untuk memaksakan kehendak. Lalu, bagaimanakah cara kaum muslimin 
dapat mengadakan koreksi terhadap langkah-langkah yang salah, atau mencari “responsi yang 
benar” atas tantangan berat yang dihadapi? 


Jawabannya, yaitu dengan mengadakan pe-nafsiran baru (re-interpretasi). Melalui mekanisme 
inilah, kaum muslimin melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat sebelumnya, 
maupun memberikan responsi yang memadai atas tantangan yang dihadapi. Jelas, dengan 
demikian Islam adalah “agama kedamaian” bukannya “agama kekerasan”. Proses sejarah Islam di 
kawasan ini, adalah bukti nyata akan hal itu, walaupun di kawasan-kawasan lain, masih juga 
terjadi tindak kekerasan —atas nama Islam— yang tidak diharapkan. Mudah dalam prinsip, namun 
sulit dalam pelaksanaan bukan? 


( DIKUTIP DARI KUMPULAN ARTIKEL GUS DUR oleh Hakam elChugdrie | 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4533 ) 


1496. TAAT KEPADA PEMERINTAH 


PERTANYAAN : 


Patuh pada aturan pemerintah adalah wajib hukumnya, ketika aturan itu mengandung maslahat 
sebagaimana yang telah kita maklumi bersama. Penilaian siapakah (rakyat ataukah pemerintah) 
yang menjadi ukuran dari maslahat dimaksud ? Sehingga ketika menurut pemerintah maslahat 
tapi menurut rakyat tidak, apakah masih wajib taat ? 


JAWABAN : 


Menurut penilaian Imam dengan berpijak pada maslahah yang ditetapkan oleh syara' hanya saja 
apabila Imam tidak mampu ijtihad sendiri maka harus bermusyawarah dengan tim ahlinya 
sehingga rakyat harus taat pada kebijakan Imam. 


Referensi : 
1. 83: yo Judi, OLI 
HI aa JI Wa ken ya RUN! ja JB Gd ALI Ugal jai Sae ola Rolualu bye KI le LI Sai 
2. 185 : yo deal la 
Jeda y CSI Jaa Saiouah AS Aap Lag Alah Allen Lah GI el ab Si ata PU Ie Sori 3 0A3 ALI ps 
Amelaaki Ah La Las 
3. 2791 peda SN adi Ine 
JW gl Jai ad opal gf omdill Je WES Led OSU Ob ANLYI PLS Lay, Gl EL Onir oa OI Tnekan IS 
batal yf Alan ya Rona gama Call Ola dilla (IE Jalo de 6 dora LA Lala malai Gn Kobe Joel Watu SU) 
4.29 — 28: JA (UII Elan OA Ae 
La SW CLS dat ya La GI SY SLS SI Ah ai La iri #pldf Ahli, Elok akalally bla! enam Oh 3 
OYy Lila petisi Lah Igekalor Cdi 2 JUS Alan Jl dasles Of Alasan DA oa ejaan Sl AI ON SI ai at, jae 
Beri be be Ay lau UG. Jang ya Ol aa JAS Ah eos ET M0 il OK Any AAA HB yag, O yatga SINI 
Of Gede LI Yg Lol 3 YY lbr yai 3 Oggiog Y AIy YO Oyku, Oya! Goias HS) 
call OLI 3 OS RAI Jas LS 9 paka ab O yagisy pelat 3 Oky eagle GO pinlas ed lab VI AI ye Lb 
ce dana Unyik ya de JSI Joon, Una pal ya Tae Cai JS Joe LS O gala #SUad ah Iga OT AI ISA | yna Y :I JUS 
ki HS Pyoib US sil y Lg pel LS plg Ig mi LS mai slasi VI 42 LAS elaE II Bylas (Je elalal! oya yuP pyad Urai 
Han Dadi dala Iyan Ngkanon Ub opal OP WS oya PST de Ja dandaly AL yi sil) 3 Lean AI Un jpn (GL ya 
adUia Iya Ala) Igakonor ARI gua 0 gdiley oy Of (le Hukum 
5. 352 — 351: bl £ yemadl 
ey Ag Gina Y) SUS Le pie yad OUaludi Joo 1033 JB OUaladi Ag ya ea db ke IE 
JI JB bab S3 Oak! Il oo) OY SMU If oo Y Olakud! Of ale Bf Ganas 2031 JEy lia sala ML: 
Sbb Shan DA yan laku! of Als Of al oles (CAS) IL ye 4 Bakans SIL de sop Ya ole Of al july 
Barat one dl Spb ale Ga L OU3 33 jne OP Laniy Jl Jie orakudl Elon Gara Ul ma uj LAU US SUS ob 
OLS Ily ad) land Jb C3 ul Ola! Bro oa Olg Craluak! dtorf Alap Crerleral Aly IU II Ie 4 
SI Sola Ga ane yo dh Saad ya Ale Of Lake jail, Rela Ela 3 el Oak OY no pb oya MUSI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Su Sma al b ISI Las Lab ,S3 
6.471: IA au ola al Al 
Aj SDI Gila Lo go Jiliy dady dang Y NS Se Jab csay Onaluwali Ronlaan Ash Lo Jay UI FYI OL Lyn o 83 
CE DS Fla LoL ye Gly —l da Rona ya 
LIA pp IN mi 
Pas Aas Lely A3 Fat 8 jLA SI Ragil 3 Utoe Las pladali Coli Conan La as MMS 0 mad ES ST ALI am II dy 
memaiil j3P B Gio Seal 
8. KI ls IL: yo yel pa Haa 
JII B3 ya yag Uya d SU ob Ubi JW SG SAS Ay ad JL ISO pUYI AA Ill (Dal) 
JB LS Ah ayat let LP Ul ji lag SA ji lela jali OLS Oly Ab ylmn B Ad ya Jina VI Aa dal joe Ah yataki 
Anle Amalan Aa OLS Of elus Lag Jis Lab SIS jau LS Sa db Pkl Gd YO 
Cry JUAYI pama FLY dil LAU abah Gama oya Bai Ly Kaya 3 3 aadly Lah Jai LAU Vi, Ubly Lab Gor) 
AT CB 0g SA LL ye B Ula Lab dal Land pUYI Rob Lai oli, GA Je, ola al EL si UbL 
Olakad! Of abg A83 SLS Sg Rani Ah OY Ara SU UE 15) lidi Cod AS Roland OS Of TN NAS CL Mall, 
Ag or Vena OYL A3 pp) Blend ed Parag ad SIN, Ta VI Ad el 3 pl Gala Ob adb l 
Ol ang Jain d4 Gel J3 P9 LP esa LYI 

2 Bang Kumis 


PENGALOKASIAN SESUATU OLEH IMAM DIDASARKAN DENGAN KEMASHLAHATAN RAKYATNYA SEPERTI 
KAEDAH YANG TELAH DIJELASKAN OLEH IMAM SYAFII,KEDUDUKAN IMAM SEPERTI HALNYA 
KEDUDUKAN SEORANG WALI YATIM YANG HARUS SANGAT MEMPERHATIKAN HAL-HAL YANG 
BERKAITAN DENGAN SI YATIM TERSEBUT,BERARTI JIKA DALAM NEGARA,PEMERINTAH HARUS 
MEMPERTIMBANGKAN KEBAUKAN YANG YANG BISA MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA. | LO SUMBRNYA 
DARI KITAB ASYBAH WAN NADLOIR HAL 83,MAWAHIB ASSANIYAH HAL:185,USUL FIAH LI ABI ZURUH HAL 
219, AOWAIDUL AHKAM HAL 28-29 |. 


2 Harum Merekah 


Amalan SAI Aula at, Lah gap ge AN SIS daa Ag dl OS (DAY ey ASUS lali ULANG ae ya 
JB of Hj ——— SU3 Rela Aonkak cal ISI ella Jab Cal de LL Of AN ah f3 Rab! Alek petik Kelabu 
——— HE Les OSUY Ol bia lea A00) eny BU O SG dng pell Alalud Urekas Cdi SIG OLLA osl il 

DI “Ualan UN Ab 3 VII Ud me og AI Uriola de ab al dll ena. 


“Undang-undang keputusan dan program pemerintah dianggap sebagai program penyempurna 
syari'at Islam karena syari'at memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat undang-undang 
yang menyentuh kemaslahatan dan memberikan manfaat kepada individu dan kelompok. 
Kekuasaan perundang-undang dalam negeri Islam manapun diperbolehkan untuk memberikan 
sanksi hukum terhadap perbuatan mubah (yang dilakukan masyarakat), ketika kemaslahatan 
umum menuntut demikian....... undang-undang keputusan dan program yang dikeluarkan 
kekuasaan perundangan merupakan hal berlaku dan wajib ditaati secara syar'! dengan syarat 
tidak bertentanggan dengan nash-nash yang jelas, prinsip-prinsip umum dan subtansi syari'at, 
apabila bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan terakhir, maka undang-undang keputusan 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4535 ) 


dan program pemerintah tersebut batal” | attasyri" al jana'i juz 1 hal.181 |. 


1505. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 

Farida Sya'bani 

Kalau memilih calon tapi non muslim, pripun mbah...? 
JAWABAN : 

2 Abdurrahman As-syafi'i 


Tidak boleh memilih pemimpin non muslimBeberapa anjuran ini sudah banyak termaktub dalam 
alguran diantaranya: 

SAB Ayi Saga N A1 ol HAB Sa ea yng Oam el Il ratan ES Sal 4 9 yaa! IKA Tia Gada 

ON Ul 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasroni 

menjadi pemimpin pemimpin (mu).Sebahagian mereka adalah pemimpin sebahagian yang 

lain.barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin,maka sesungguhnya orang 


itu termasuk golongan mereka.sesungguhnya Alah tidak akan memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang dholim. 


Keterangan ayat pendukung-. Surat annisa ayat 59,83,141-surat al imron 118 
ANN FN de AI gp VI pad Olatg Yg Aly3 orak! de daku 


Orang islam tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir,karena haram menguasakan orang 
kafir terhadap umat islam kecuali karena dhorurot 


dial jl gor Ang DB (cad 3 Kah 9 Ailo Cyakuak uya yel Jl Oval Uya OP Ag agan Y eh 3 Aid AonkalI Cat OI ai 
Is gg Cool! ya der Y Gpp ya nia 4 Aib ya dang Uya Gde UR SUS may etad Ig La Amluas pladll 2) 9 mal 
vy —3/VY tin 

Jika suatu kepentingan mengharuskan penyerahan yang tidak bisa dilakukan orang lain dari 
kalangan umat islam atau tampak adanya sifat khianat pada diri si pelaksana dari kalangan umat 
islam dan akan aman di tangan kafir dzimmi,maka boleh menyerahkannya karena darurat.Namun, 


bagi pihak yang menyerahkan harus ada pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu 
mencegahnya dari adanya gangguan terhadap siapapun dari kalangan umat islam. 


2 Mbah Jenggot II 
Tambahan ta bir : 
PA pak and Ab Il Ona Sya Om A1 PIR di Ga Kah! C2 UI 73-72 Up ma SA ag 
LL V3 ang »tad Ig Le Aoalaas paid 2g wal daddy jpn Ar NB ta SU ya dag Ig a33 Cialy Ailos Cyakudi 
Crroki! £ Maria! dad 45, Cryodm! yeya An Padi Uya Anin y Ki ya Aa Uya ds 
Ade Afifah lebih mantap mana dengan ibaroh ini 
dani 0 403 dio INI 2 MSI UT pi ia : 
AS j3 al de ASIN DUYI ola lada! 201 Juta $ Crakuahi O93A CB Ilansaly BEJ AS 5S Ja 1 SI SI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4536 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AD OP peta 3A3 J2 LAI adomeki 3 A3) eeadani j4EY LS Laldos V4 Ylas ceglao Yg Orakud! jga oya Lab SSI 
— Mo OS AN BI) ea Uiimh Val I3y Hombla Aa 
2 Muhammad Ahmad 
Kita ke Tuhfahnya dulu : 
BA Ay ena Ja JL Y V3 DL AAS AB UN Vo bana Of Vm Il 3 BI ale Ulin 
Bye aae BSI SL Ag Tila YI IL opo Lal 
Saya kutip dari kitab al talkhiish 
CI EN ad P3 rb yah 
karya al hafzh Ibnu Hajar........ 


Imam Rafi'i (pensyarah kitab al Wajiz) mengutip dua buah hadits: Pertama: Yang melarang minta 
tolong orang musyrik yaitu : 


OB bi JB JET Say BL ag 1 JB SA ya Jero Aa Ka EP deg le AI lo el ol 


AU 

dan juga : 
Or Aas Jam, Ui Ga IE Ya oya JB Ra NS) 0g bo Aa aloe ISI on eny Ale le AI Sa ap 
9 Iyakaly : JB «pl 


Kedua: yang berbeda, yaitu : 
SB Aaty PD 2d! oya abis Obaiual pekan dala bl ala AI Sya OI 
dan juga : 
Bag II jam BH UAS Gt Oya Ulasan eng dala Ah ale si 
dan berikut komentar al Hafizh : 
Uni ebay dala Al Gan adl ON j3 ALE OA 2 Gita! WS 1 Upin 6 Jill LS dengle Al SAI ray Mag AL) 
SI db ad AN OR 1 Ueag 0 II Il DI ir oya Jb Ay LAB Gabah las Ol eleny an 4 YG LE 
EASY delay € UEA akang Lead yan Fe Royah SS Ailata YI OT: Uging cdi al hg «PI. 
fokus : 
Usil ika Lg Gas, Hc Reyak SIS Tila YI Ol 
2 Mbah Jenggot II 
sy! hemat saya tidak sama dengan &s . 
die PSU Gl Ag Tila YI JI re Rel GAS Ad Boga oo Ih EV DUS Ol ANIS rab dala, sa Bls 
HE NIN ALI 215 mading pem! Je Alan PLN ea AK AN Jp — tema if apeg 533! JUy Boy ya 
& deg — Cak! Cak 2 gadi RABY LAS Nor ay Of plaU Yg diliat GLS JS ya Of pelaana oya pPLai Gaet 
Atok Yoo G Gb Toni nd Of pai yak! 2 yel Uya eah Btn (AMS Jp ob ye SBU Ji am 
db ES JI por dn DB Na SU oya Ag j9 ga Italy dilas yak! oya A8 phi sya ye J Oyakud! ya Ope 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4537 ) 


Je 2 Natan dad UG aka! ya Aa GEA ya Aning ME YA deni oya Ae UR S3 ang Ah Ig Le Homs ALI 3g yel 
AI orak! 


JIE B4 Abi Ojak JUS, «Rel my Ana OY 9 6 pekeahl JS Alena PLN $ 3 J9 (BS le Our Y) 
Pada eni) Rr Ola EV dil lay 4 Aman Mil 1 IU, Iga ye andy SINI Alis LS By mall Jis AA Tilas 
Komet pbb 6 pake eU) SUS SY GLYII AS iss ji Salad | 408 25) Cort HS S2 NG) LSI 
ce S3 Ode Balaj ALAYI dal Ka3 La OT Meng Yly € Lajgin GELI Anin oya UK) ABI Game Bel pr Aa OS Of je Ag dilan 
SUS ye Kb add Ie UijA3 BL 8 bada md 4 by GE) Hae MU bps ot 

Link Diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/409448409077973/ 
1736. POLITIK UANG DALAM PILKADA 


PERTANYAAN : 
Sunde Pati 


Suatu hari di salah satu ruangan di gedung MPR/DPR. Seorang anggota dewan yang baru 
diangkat, tampak masih canggung, lugu dan serba kikuk.Rupanya dia wakil dari daerah dan belum 
pernah bekerja atau punya ruangan yang megah. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk 
pintu ruangannya.Setelah dibuka, berdiri dihadapannya 2 orang dengan kopor besar dan 
segulungan kabel. "Wah..., ini pasti wartawan TV yang mau mewawancarai aku..." pikirnya dalam 
hati.Agar tampak berwibawa dan membela rakyat, sambil melihat jam dan mengangkat telepon dia 
berkata: "Maaf tunggu sebentar, saat ini saya harus menghubungi ketua fraksi untuk melaporkan 
hasil-hasil sidang hari ini..."Kemudian selama beberapa puluh menit dia menelpon dan terlibat 
pembicaraan tingkat tinggi, sambil sekali-sekali menyebut-nyebut 'demi rakyat' atau 'kepentingan 
rakyat' keras-keras. Setelah selesai sambil meletakan gagang telepon dia berkata pada dua orang 
tamunya tersebut."Nah, sekarang wawancara bisa kita mulai..."Kedua orang itu tampak bingung 
dan berpandangan satu sama lain. Akhirnya salah satunya berkata: "Maaf pak..., kami datang 
kesini mau memasang saluran telepon bapak... pertanyaan : 

1. misalkan sebelum coblosan ada pembagian uang,kaos dan sembako,,apakah status pemberian 
tersebut? 

2. misalkan kita tidak mencoblos orang yang ngasih,apakh berdosa?3-apa hukum ikut pada 
pencoblosan? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Deskripsi masalah : Politik Uang Dalam Pilkada. Pilihan kepala daerah secara langsung 
merupakan wujud nyata hidupnya sistem demokratis. Akan tetapi di samping itu juga semakin 
menyuburkan budaya politik uang, tidak hanya di kalangan para elit saja, tetapi juga masyarakat 
pemilihnya. Di masyarakat ada kecenderungan bahwa mereka kalau tidak di beri uang dari 
pasangan cabub/cawabub maupun cawali/cawawali tidak mau memilihnya. Ada suatu hadits 
sebagaimana berikut ini : 


Vy AA YME mag Ale AN ee Al Syry JB IE SA II 36 33010577 : 25 17 GI Fita! oya 
LAI gal Jeryg SUS yag Udh Ahatuad NIS NAK, Lake Y AL al Halnd mall Ang Raka gali Jon) pall lie Abg Aj 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


B elewa otg) Jamal Gopi Uya deniaad SNI ola Jas de Jeng d ud Lgun alm | Ol Gg Lea olesi UG Usul YI malay 
(SP lg) beam dang | Ol 0 yi Upin ollael OL Lal YI Angle Lala gala Jeng Hala IL 0S dad Bl Url ye meuali. 
(SAI dala) LSI daan Ol Ig oles Ob Lia Lala Be pu. 
Pertanyaan : Apakah memilih karena uang seperti digambarkan di atas termasuk yang dimaksud 
dalam hadits : 
J Sud Lain alam fly 33 Upin 0Uasl UG Lal YI dana lala pal Jeryg 
Jika tidak, apa maksud sebenarnya dari hadits diatas ? | BM Sidogiri 2005 J. 


Jawaban : Melihat substansi dari pilkada sama dengan baiat al-imam, yakni mengangkat seorang 
pemimpin untuk menegakkan kebenaran dst, maka masalah ini (memilih karena uang) termasuk 
dalam hadits tersebut. Sudah terjawab dengan sendirinya. 


Referensi : Faidl al-gadir Syarh al-Jami' al-Shaghir, 3/435 ta'lif al-lmam Muhammad Abdurrauf al- 
Manawi (cetakan darul kutub al-llmiah)Fath al-Bari, 13/216 (Kitab al-Ahkam) karya Imam al-Hafidz 
Ibnu Hajar al-Asgalani, cetakan dar al-Bayan BeirutUmdah al-@ari Syarh Sahih Bukhari, 12/279- 
280 


Ibarat : 
Of dngla Of PLAY Raglan O JSI) (GUA JB) (ega Tel SI J5) JUN SI Ae AAL PL! 37435 pai jas 
Je 3 Jas Ai 9 pai Alina Oya alba U dinglan Jae yah SN ye say Bale yalay dya day GE Jan 
280-12/279 coal AA 1 2S ML Ii ada CUMI SE au Ti SIB Seal G2P PA) 
Baya Ud cas” Jia Pele Ul tan JB PS 9S bj or JI UaS Lian IU Jaten og Cornya Wee (isalall CSI J5) 
sa Jd SDS Jong pal AAS by ma Ag KALA pa tadi AA jas DG Tebang dala AI eao dl Jay JB Sgk YP) 
J3 JB Ol Ii bsa Alan d Ol Cab) Lain ola Ol Wa VI dnnlaY Lala gal Joryy Jewel coal ora Aniad Gale 
"SKA dalah gak om Talay G9 Get Holy) GNI Iikay BII AYI ya LAI Lu Bb deg LSI oa GL "Jess 
oya Akosoy diplby dumii Anal ollasiy towlio oya Oeisla gb Lagian Joey JS OS Bukalah, Ale BASA ya La Zola ya. 
http://solusinahdliyin.net/pemerintah/76-politik-uang-dalam-pilkada.html 
12. ya ya ya US A3 SIB Gal alba SAS AIUSII le Lea ji Rel Up yong en IP (Iba374 —o ALI AKI 
| dat GUI SU Al Toe oles Jah Waah Ola Oa ya pd Uti Oly BUSUI de Leo Jai ala 
Old jak Il Fla Yg FLY seb GI ya Oni ala TAS ya IS yag LALU daa Kat Ca TALY 
dah Bniadl bag (Ed Lain Gap JS org OT eng RAY PP GNI oa OLI 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/449504695072344/ 
1956. Tanya Jawab Seputar Jihad, Syahid dan NKRI 


Urf Syar'i Tentang Jihad 


(1) Apakah kecenderungan umum perletakan istilah jihad dalam ungkapan Al-@ur'an dan Hadits 
Nabawiy ? 


Jawaban: 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4539 ) 


Pengertian jihad menurut bahasa : mencurahkan segala kemampuan guna mencapai tujuan 
apapun. 


Menurut istilah syari'at Islam : mencurahkan segala kemampuan dalam upaya menegakkan 
masyarakat Islami dan agar kalimat Allah (kalimah tauhid dan dinul Islam) menjadi mulia, serta 
agar syari'at Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia. 


Adapun istilah jihad dalam pengertian perang melawan kaum kuffar baru diperintahkan oleh Allah 
sesudah Rasulullah saw hijrah ke Madinah, sementara perintah jihad pada ayat-ayat makkiyah 
tertuju pada selain perang. 


Ibarat : 
3 KIS 1 P3 aa TI Yi. si ii: 
47425 1996 — 1416 , aeirar denlad Jo lal ld 2D, Lrid Ie jadi Gilaran SS iban SO : 
a——r Si ee PAS AI 1 AI e— 
Me ui 
— —— aa 2 — SAY aa Pa Al —a— & 4, 3 
— sis Tn SA 3 Ten ea Near 


As Dies A — Sa Ae Ie, 


Terjemah : 


Kata jihad yang merupakan bentu masdar dari kata kerja jaa-ha-da dalam pengertian bahasa 
adalah mencurahkan kesungguhan dalam mencapai tujuan apapun. 


Kata jihad dalam istilah syariat Islam adalah mencurahkan kesungguhan dalam upaya 
menegakkan masyarakat yang Islami danm agar kalimah Allah (ajaran tauhid dinul Islam) menjadi 
mulia serta syari'at Allah dapat dilaksanakan diseluruh penjuru dunia. 


03 BL BI. —— 3 XI — ai: 


HE — P3 TA Ke ——— Jep pama Tani 
se ey 
Terjemah : 


Batasan jihad yang paling sesuai menurut istilah syari'at Islam mencurahkan kemampuan dan 
kekuatan guna memerangi dan menghadapi orang-orang kafir dengan jiwa, harta dan orasi. 


1372 26 ALI ob aa ebi rr Ka aa en aS BBB BT ebi mali 

JIE yh Aga dita ya JUS Ad Dat la UB Kan an ia Sahid elu ale Io al 0 d3 

Ban Le 3 ii JS Hd Os 3 lb mei Obi yA Ost 
Terjemah : 


Nabi Muhammad saw tidak diizinkan berperang selama beliau menetap tinggal di Makkah, lalu 
ketika beliau berhijrah barulah diizinkan memerangi (melawan) orang-orang musyrik yang 
(memulai) memerangi beliau. Allah berfirma (artinya) : “Diizinkan (berperang) bagi orang-orang 
yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya” (al Hajj : 39). Kemudian Allah swt 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4540 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memberi izin kepada Nabi saw memerangi orang-orang musyrik secara umum. 
1400 ye Remlad HI Is 1 LA Aan gal MAS Ganyol op 1 314 13:52 CS OLI Ai 


GSM pain OL ob OST & Ie IS ja Ifan OL ed OS Ol Ja 2 mbl Gaoledel amel ob OS AI ak) all JU 
BNIB JL AS 3 Ul Ga Il Oh elly ea en pai de Al Uly Iya AL OjU pdl OS org je AI JU Jl 
Igakin Yg SU JB Goal BI Jus 
Terjemah : 
Imam Syafi'i ra berkata : Allah memberi izin kepada umat Islam dengan salah satu dua jihad yaitu 
hijrah sebelum mengizini umat Islam memulai perang melawan orang musyrik, kemudian Allah 
memberi izin memulai berperang melawan orang-orang musyrik. Allah berfirma (artinya) : “Di 
izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya, 
dan sesungguhnya Allah benar-benar menolong mereka”. Kemudian Allah memperbolehkan umat 
berperang dengan arti Allah menerangkan dalam kitabNya seraya berfirman (artinya) : 
"Berperanglah kalian dijalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian dan jangan 
melampaui batas”. 


S9 5 P3 eU Yi. ii ii: 
4725 1996 — 1416 , dear Anal oo, elil d 2 bo, Ld Aa jadi Gilaran 2S iban SO : 
Sg dipAl II Dual) SNI dale pra Lali Alis, Ol yoko Jali Lan dl II geuda Lale je RIDE AKA 3 dl Seyany BI 
Bg (90 2 BAN — gada Yg SU Uas edi! Ab Jam GUI Sl dy (B9 1 AI) BV — jade AL Oil 
DISAN) Olaj bapa A3 KB ya Jalar Jleil EMS Aa JT AI pb PIL slah OS AN ole Asal Ily SL 
Terjemah : 


Rasulullah saw tinggal di Makkah selama 13 tahun berda'wah secara damai dan tidak membalas 
permusuhan dengan sesamanya. Lalu ketika beliau berhijrah ke Madinah barulah Allah 
mensyariatkan tahapan pertama dari tahapan-tahapan jihad yaitu mengadakanperlawanan guna 
menangkal serang musuh yang menyerbu. Firman Allah tentang perang ini adalah (artinya) : “Di 
izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sebab sesungguhnya mereka itu dianiaya”. 
(al Hajj : 39) "Berperanglah kalian dijalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian dan 
jangan melampaui batas”.(al Bagarah :190) Kemudian Allah swt mensyariatkan berjihad melawan 
orang-orang musyrik dengan memulai penyerbuan, kemudian sesudah itu Allah mensyariatkan 
berjihad tanpa terikat oleh syarat masa dan tempat. 


(2) Apa amaliyah nyata sebagai media mengekspresikan jihad bagi individu dan kelompok 
muslim ? 


Jawaban : 


Berdasarkan pengertian jihad diatas, maka amaliyah nyata yang dapat mengekpresikan tuntutan 
berjihad adalah : 


Menunjukkan masyarakat kepada ajaran tauhid dan ajaran Islam, melalui penyelenggaraan 
pendidikan, diskusi, dan meluruskan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dapat mengaburkan 
kemurnian agidah umat Islam. 


Membelanjakan harta untuk menjamin stabibitas keamanan kaum muslimin dalam uapaya 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4541 ) 


membangun masyarakat Islami yang kuat. 


Perang defensif (JLisJl Jl »cL3), yaitu berperang demi mempertahankan diri dari serangan 
musuh. 


Perang offensif (JLiJI oo I), yaitu memulai peperangan melawan musuh. 
Mobilisasi perang secara umum (“JLs ——Jl LI.) 


Tiga bentuk jihad yang terakhir ini, jika memang situasi menuntutnya serta imam sudah 
menginstruksikan untuk berperang. 


Ibarat : 
A03 BL PB. —-— 3 X—Y — ai: 
ey ie Aa pi 3 2 PN aa PER SN DA pe Apa aa 
| an en en ea Lea 
Pa ea an aa ae Pe NE 
| nee an ne aa 
Terjemah : 


Jadi jihad bisa dilakukan dengan cara mengajar, mempelajari hukum-hukum Islam dan 
menyebarluaskannya, membelanjakan harta dan berpartisipasi berperang menghadapi musuh 
apabila imam / pimpinan telah meninstruksikan jihad (perang), karena berdasar firman Allah swt 
(artinya) : “Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lesan kalian”. 


3 LIS P3 aa AT AYI ——i— 3-5: 
47425 1996 — 1416 , aeirar denlad JI dil ld 2D, Kid Ia jadi Gilaran SS iban SO : 
Sp IA ai S3 AAN Ia up 
4——: 

ae Tt Sy Ke, Pe MP Ge ay —4—m 
RA ae Ba 

PEN Men, Maa ena AN, 

2 — — aa S— Ji—— Aa 
2 PAN ega Mit NY 

Se ON aa Sa SER PN AA ai 

o , 2 Ht : o 4 Il ag -d -. Tole 3 Fa 

Bt Me na Ga pg Li je e HA 
—at— 8) PA —— HI Ma AN —a Oa Aa Sa 2 « 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4542 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Dikutip dari Bahtsul Mamail NU Jawa Timur th: 2006) 
Status Syahid Bagi Pelaku Bom Bunuh Diri 


Apa sajakah kriteria agar terpenuhi status mati syahid dengan prospek masuk surga menurut 
pandangan ulama ahli syari'at ? 


Jawaban : 
Kriteria Syahid, dengan prospek masuk surga mencakup 2 golongan: 


a) Syahid dunia akhirat:, adalah orang yang mati dalam medan peperangan melawan orang kafir 
dan dia mati sebab perang. 


b) Syahid akhirat: adalah orang yang mati dengan sebab-sebab syahadah sebagaimana berikut: 
antara lain: tenggelam , sakit perut, tertimpa reruntuhan, dll 


- - Pa s - LA L.. 8. 9 LI a90 
“SAI 233 SIP Aga Lals 3 S3 Ala (Sad) Susali Of pls1337 : 01 pr opas 4 sei! Junla LAM 
JB Kama SS JS JS SS JA Jl. 


Terjemah :Ketahuilah bahwa sesungguhnya musonnif (Imam Nawawi) dalam hal definisi mati 
sahid menuturkan tiga syarat, yaitu mati ketika berperang, perangnya melawan kafir, dan matinya 
karena sebab berperang. 


8 2 0, 2. 0 0 0, 8 20 0, £ 0... -8 38... 0. D2 2... 
Yopi PU BLAY yaaa Cara DU AS SIAGA ya ani IS hi Agita C3 38: 001 pr IE, cra 
BANI SI SI ad Set omah Ale Tao O) 3 Ale (dar 3 Juni de JW ji Lal. 


Terjemah :Dikecualikan dari status mati syahid dalam peperangan ialah para syuhada' selain 
dalam peraperangan, seperti halnya mati karena sakit perut (mabtun), atau di had (hukum), atau 
tenggelam (ghorig), atau diasingkan, atau dibunuh karena dzalim, atau daalam waktu mencari 
ilmu. Maka mereka semua itu di mandikan, dan disholati, meskipun bersetatus mati sahid, karena 
dia mati sahid dalam perhitungan pahala diakhirat. 


2) Syahidkah jenazah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan menciptakan 
negara Islam untuknya ? 

3) Berstatus mati syahidkah pelaku teror di Indonesia yang berdasar hukum positif (UU Anti 
Terorisme) harus dieksekusi sesuai putusan majelis hakim yang mengadilinya ? 


4) Karena dinyatakan bersalah secara hukum negara, benarkah terhadap jenazah teroris pasca 
eksekusi hukuman mati tidak perlu dishalatkan dengan pertimbangan aksi teror itu dosa besar dan 
fasig terbukti korban yang terbunuh ternyata sesama muslim ? 


Jawaban : 


Mayit pelaku gerakan separatis bukan termasuk syuhada', sehingga mayitnya tetap dimandikan 
dan dishalati seperti layaknya mayit muslim. 


Ca dik! DS | Ulitnila 635 1 02 4 ae Goat pl MA ep AAS Gabe! BUSI Ri pa poli okaipa LI 
Ts Pn 


Terjemah :Adapun orang yang terbunuh itu dari ahlul baghyi (pemberopntak) maka mereka bukan 
termasuk mati syahid dengan pasti. 


- 22 2 3 23 1 9. 
SP Uh laga AI gai amil A2 5 02 TS Su AA el lag, 
3. 20, BY 0,0 02 I.oe og Lae 0 rang 2... 2... 30 -- LoL 2 2 0. -.9 
Jl Ppp ah Hma A3 yag GI Sana) Ud ala KN AI Oya, OgadIS 3) SAN Sl 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4543 ) 


dag Ud 2 Cotbas Jail US) BUANA pd 253 DU) le kan Doli pal ALS 
Terjemah :Macam yang kedua yaitu orang-orang yang mati syahid yang selain dari sifat-sifat 
tersebut diatas, seperti mati karena sakit perut, sakit tho'un (wabah), tenggelam, diasingkan, mati 
karena merindukan (kekasih), mati karena melahirkan dan orang yang mati karena dibunuh 
sesama muslim atau orang kafir dzimmy atau orang yang menentang berperang, maka mereka 
semua dihukumi seperti mati biasa, artinya harus disholati dan dimandikan. meskipun statusnya 
mati syahid (di akherat), begitu juga mati karena dihukum gisos atau dihukum had itu bukan mati 
syahid. 


dang OgiiSo 3 O ghata (AI 2 ALAN y Rania) RSNI ain till! J3 Lal: Aemila (152 1 PB: ati Rey il 
Dkk GoleBIN AS ob Kata PO yakana RV (AN NIA Y JB oya Ae Iyan) 1 lang tele AN ek Sp pyah Cole 
Pain ba aa Oh Cga AB) akan mema AII AE ob SU Oi ed LSN gl yan Cidl Altay ale ebay 
dewata S3 Bad ya abg TI 0m ontel Boko dy Onidapy OgiiSoy Ugly HI) alga Jet de Juan 
INA KASI, . 


Terjemah :Adapun orang-orang yang terbunuh dari para pembangkang (bughot) maka menurut 
ulama'madzab Maliki, Syafii dan Hambali mereka itu harus dimandikan, dikafani dan sisholati 
karena keumuman sabda Rasulullah SAW (artinya) “Sholatilah orang-orang yang mati dan berkata 
Laa Ilaa Ha Illallaah”. Karena mereka adalah orang-orang Islam yang tidak berstatus mati syahid 
maka dia dimandikan dan disholati.Begitupula pendapata ulama' madzab Hanafi, baik mereka itu 
mempunyai kelompok atau tidak, menurut pendapat yang sohih dikalangan ulam' hanafiyyah. 
Diriwayatkan sesungguhnya sahabat Ali RA tidak melakukan sholat terhadap orang golongan 
Harurok, tetapi mereka itu dimandikan, dikafani dan dimakamkan ditempat pemakaman muslim. 
Juhur al ulama (kebanyakan ulama) tidak membedakan antara kaum khawarij dan lainnya dari 
golongan penentang pemerintahan yang sah di dalam hukum memandikan, mengkafani serta 
mensholati. 


HS Ph Kadi HE ia ale 2 LAN 4 alan ai 9 Ana Ane pb pahit 23 2 Jak! Atil, 


Terjemah :Merawat jenazahnya orang Islam yang selain mati syahid dengan cara memandikan, 
mengkafani, membawa, menyolati dan mengkuburkan walaupun melakukan bunuh diri, hukumnya 
fardhu kifayah. 


5) Bolehkah orang melakukan bunuh diri guna memperjuangkan sesuatu yang menjadi keyakinan 
pribadinya ? 

Jawaban : Bunuh diri tidak dibenarkan dalam syariat sekalipun dalam rangka memperjuangkan 
kebenaran. Akan tetapi dalam peperangan yang dizinkan syara' (jihad) menyerang musuh dengan 
keyakinan akan terbunuh untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin adalah 
Jana 


Sa aan ea Batan 

Ca ea He Gaya Ika ajaa ML agar 

Terjemah :Dari Abi Sholeh dari Abi hurairoh berkata : Rosululloh SAW. bersabda : Barang siapa 
melakukan bunuh diri dengan cara membenamkan besi keperutnya sendiri besuk pada hari kiamat 
akan masuk neraka Jahannam selam-lamanya.Dan barang siapa melakukan bunuh diri dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4544 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


cara menaruh racun di tangannya dengan menghirupnya maka akan masuk neraka jahanam 
selam-lamanya. Hadits ini telah ditetapkan dalam dua kitab Shohih. 


Jd ad KA JA Jan ya SA ga la BN Ale JI adi OLS! JS ASI ya Ka 2 02 2 dd Saul 
KI Uh Klan KU Uh S3 pi 
Terjemah :Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW. : “Barang 


siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka 
jahanam dengan terlempar selama-lamanya. 


Lakat Vj Jl AI JB A4 SESI Ang PUS HST oya riray BUYU Lb JlesYI 286 — 285 : 5 6 Agil A0 ya yh 
om JIE ok Laja adal atik Ol slekal! 73 Abg Legong A4 OS Ah Ol SKemdil Ijlet3 V3 JBy GE VII pp al gadi 
yan PB ON LAS Agle Unalas ani Jai Jdy BUSI Aale dls, Janti pegiang JU Com dani day Ia yag 
baka Upah IE TAS Lah SF aer JL Bsd demi Jd Jar oya SPF oya dB Lin JSI 3 oles de Jah Las 


Terjemah : Bunuh diri adalah harom denga kesepakatan para ulama' dan dipandang dosa yang 
paling besar setelah syirik kepada Allah. Allah berfirman ( artinya ): “ Janganlah kalian semua 
membunuh jiwa yang diharomkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hag”, dan firman Allah 
( artinya ): “Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang 
terhadap kamu semua”. Para Fugoha' menetapkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri lebih 
besar dosanya dari pada orang yang memerangi orang lain, dan dialah orang fasig dan 
menganiaya dirinya, hingga sebagian ulama' mengatakan bahwa dia tidak dimandikan dan 
disholati sebagaimana para pembangkang. Ada pendapat lain bahwa dia tidak diterima taubatnya 
karena memberatkan atas kesalahannya sebagaimana dlohirnya sebagian hadits menunjukkan 
keabadiannya dalam neraka. 


Opa ders pem Igor Heli! Halit 11 3 yaa Siap (de Amal pyema LL 286 — 285 : 0 Agil Anya 
oeuah DS Ol JUS oya MSI Ae pekhi Jor dl plAS 5 yr IIS UN Kama Jin MI oil aa pad Ie dy Urai 
Abg ole jp WNI — JB Ol II — Llousil SUS ping NB end Cpla3 Ole Jy tah omU Up 3g A3 OS dh Hal 2s 
Air A5 sei AKI HI adl eU Ian png Yg O pada! Ag gaditir DA Pp gl dr JK Sia (SI Jaa dl ab Je 
Ab JIN! deng Rang dah OY aj gor SaaS mual, GA cal JG MAS — JB Ol II — SI JI Sameh ik Y, Jl 

SEE Lb Lah pia doel aa Jika Ol Ig ad elaeYI Gg Kian GAJI ale Crab! BA LI AKI 9 pr3 GI Soga 


Artinya :Kedua masuknya seseorang pada barisan musuh. Para Fugoha' berselisih pendapat 
tentang bolehnya seorang diri kaum muslimin masuk kebarisan pasukan musuh dengan keyakinan 
dia akan terbunuh. Ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh seorang muslim mendatangi 
pasukan kafir dalam jumlah banyak apabila bertujuan meninggikan kalimah Allah dan dia 
mempunyai kekuatan dan persangkaan adanya pengaruh dikalangan orang-orang kafir walaupun 
dia yakin akan kehilangan nyawa, maka yang demikian itu tidak dianggap bunuh diri. - sampai 
perkataan Mushonnif- demikian pula jika ia yakin dan menyangka dengan kuat bahwa ia akan 
dibunuh akan tetapi dia akan benar-benar dapat mengalahkan/ menghancurkan/menimbulkan 
pengaruh yang dapat diambil manfaat oleh kaum muslimin. Tindakan seperti ini tidak dipandang 
mencampakkan diri pada kebinasaan yang dilarang oleh firman Allah ( artinya) : “ Janganlah kalian 
mencampakkan dirimu pada kehancuran “. — sampai perkataan Mushonnif- Ibnul “Arobi berkata : 
yang shohih menurut saya tindakan tersebut boleh karena mengandung empat aspek (1) 
Mengharapkan mati syahid (2)Adanya kemenangan (3) Memberanikan umat Islam melawan orang 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4545 ) 


kafir dan (4) melemahkan mental musuh. 


6) Hukuman bentuk apa dinilai tepat ditimpakan kepada promotor/pemberi indoktrinasi bunuh diri 
dengan pemahaman konsep jihad yang salah dan menanamkan keyakinan status mati syahid 
serta kepastian masuk surga kepada calon pelaku bom bunuh diri. 


Jawaban : 
Hukuman bagi promotor / pemberi indoktrinasi bunuh diri adalah ta'zir, bahkan bisa sampai 
hukuman mati , apabila dampak mafsadah dan madlaratnya merata dikalangan masyarakat luas 
serta hukuman ta'zir yang lain sudah tidak efektif lagi. 
gal ati Ugalan Yi Valak 0 Ialah 2 $ Dognkany Agung DN Dag Gill pr CL 205 1006 1g Sal mi 
ae Dis PN dg Gal Pp SP Hi 3 PN Up Takan al Irta: 2 Ha 
Terjemah :Balasan bagi orang yang memusuhi Alloh dan utusan-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong kedua tangan dan kakinya secara 
bergantian (selang seling) atau disingkirkan dari muka bumi. Itu semua adalah balasan di dunia 
sedangkan balasan di akhirat adalah adzab yang sangat besar. 
JLAYI NAS 9 Jamal be) Gaal des Soy ASIN de dio gay Alba, Sola am Ra laNAB 2 P2 ia ai Cal mami 
PNG 
Terjemah :Muharobah (memerangi) ialah : perlawanan dan menentang, yaitu sesuai (pas) dengan 
kufur dan tindakan perampokan dijalanan, dan menakut-nakuti di jalan, begitu juga membikin 
kerusakan dibumi. 
2s Jr les oya Keladi AO jan G Ogkaray Gore SP Isl J2 3 Oyanay Jp Ul, 211 22 6 17 Sab mai 
GB yadg Pem AP de II Ulgksa Ll Hi Jl, Hb B3, (H3 Jawa ne Coswa # 
Terjemah :Adapun pengertian firman Allah (artinya) : “ Dan mereka melakukan kerusakan di muka 
bumi.” Itu artinya : mereka melakukan kemaksiatan di muka bumi ini, dengan cara menakut-nakuti 
(terror/ancaman) jalannya orang-orang mukmin, atau jalannya tanggungan orang-orang mukmin, 
dan menghadang perjalanannya, merampas harta bendanya dengan cara dzalim dan ceroboh 
(aniaya) dan berani melukainya dengan cara keterlaluan dan fasig. 
Ol II RN Agak Gf glada OT GIS PI Gd Dang gang AI Opal Dadi! Sar WNLA9 20 6 IG Ebi mai 
JB Sdh PI 3 rang Je Jai oral! 0 TP yes j3 BY II lane al, MUI LL Ju — Ju 
Is Nie mey op ad JU meuo IL Jp Jaa al 
Terjemah :Firman Allah (artinya) : “Seseungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Alloh 
dan Rosul-Nya dan berbuat kerusakan di bumi agar supaya dibunuh, atau disalib”, dan seterusnya 
- Sampai perkataan mufassir- Berkatalah Imam Malik, Imam Syafi-ie, Imam Abu Tsur, dan Para 
pakar pendapat : Ayat ini diturunkan buat orang Islam yang keluar memisahkan diri ikatan 
kelompoknya dan berbuat kerusakan di bum.Bberkatalah Ibnu Mundzir : Perkataan Imam Malik 
betul, Abu Tsaur berkata : Perkataan ini dapat dibuat hujjah / dasar. 
HL lal Wil) Urakud! Line GE uya — JB Ol JI — GELI pp Gal Umidl Iglais V133 267 1 Gb si 
SEL VI Gama ed Jalir MAS aya € Lita VIy UVakud! de Adly JL, JAN lesi Talas JSI G Gang Hr Bj) 
Terjemah :Firman Allah (artinya) : “Janganlah kalian semua membunuh seseorang yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4546 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diharamkan Alloh kecuali dengan hag” (cara yang benar). -sampai perkataan mufassir- : Barang 
siapa meretakkan persatuan kaum muslimin, menentang pimpinan kelompok umat Islam dan 
memisah-misahkan kalimah mereka dan berbuat kerusakan dimuka bumi dengan jalan melakukan 
perampokan / perampasan keluargadan harta, dan membangkang terhadap pengusa dan 
menolak keputusannya, maka orang tersebut boleh dibunuh. Ini lah makna firman Illa bi al Hag. 


0. 9 030.30 - 0. ga .. o- - Oo 0- S9-I. 0 3 o Tanda 

D3 ISI oya gag Ol jaan JW del Jika HL Jail II tea Ji yA oma aa TAMAN da ya SI GS 
Sgm Pp D9 ALAN Jd dn S3 aah Atoy 3 JBL NI RR A9 AN R3 3 padi DS BB ia leh Ja 
2d pain da3 P din 3 ad Ang JB JUNI daa Pola L 9 Hae 
- - 0 0 2. 290 3 9 3 0x B8 3 0 “ 3 0. » 9 - 2. 2. - 2. 9-9 2D. 
AE PN DE Pu Dl Kang Jai Jia JUNI ada Y SI JALAN yh AN SS (de ata Ja BA! 


lia 


Terjemah :Hukuman ta'zir (menjerakan) ini tidak ada kepastian bahkan bisa sampai kepada 
hukuman bunuh, sebagaimana dilakukan terhadap shoil (orang yang berbuat jahat) dalam 
mengambil harta, boleh menghadang dia dari mencuri harta meskipun dengan membunuh. 
Berdasarkan keterangan ini, ketika tujuan (ta'zir) adalah menolak kerusakan (bahaya) dan tidak 
tertangani kecuali dengan cara membunuh, ya dibunuh. Dengan demikian, orang yang berulang 
kali melakukan kejahatan, dan hukuman-hukuman yang diberikan tidak diindahkan, bahkan dia 
terus menerus berbuat jahat maka dia bagaikan shoil (penjahat) yang tidak bisa dihentikan kecuali 
dengan dibunuh, maka boleh dibunuh. Dikatakan, mungkin pemabuk menurut pendapat ini bisa 
dihukum sama dengan shoil (penjahat) dengan cara dibunuh. 


“5 AN AN ERA PN ge AN IL pa P) er) Dak 1 F AS DUp3AI 53547 gada! ai 
BILA BALI ABI aN AYAN il On Enda Kg Al SA ISI KAA Ujang LSUUN jan LAN tel) 3 Kao Ja 
Na MAAN Tag Ale Al Co v Pe La) MAS SU P) ixakodi tele sah $ 13 
| Map MBA ia BA KN LE 


Terjemah :Hukuman / sanksi ialah : mencela, atau mencegah dengan ucapan, menahan 
(memenjara), diasingkan jauh dari tanah kelahian dan dipukul. Bahkan terkadang ta'zir itu bisa 
terjadi dengan cara dibunuh karena kepentingan siyasah didalam pendapat Hanafiyah, sebagian 
Malikiyah, serta sebagian Syafi'iyah. Ketika Jarimah (pidana)itu membahayakan yang menyangkut 
keselamatan negara, atau aturan umum dalam Islam, seperti membunuh orang yang memecah 
belah kelompok orang-orang Islam, atau orang yang mengajak kepada selain aturan Kitabulloh 
dan Sunnah Rosul-Nya SAW. atau meneror (menakut-nakuti), atau merusak harga diri perempuan 
dengan paksa ketika disana tidak ada cara lain untuk menanggulangi dan mencegahnya. 


(Dikutip dari Bahtsul Mamail NU Jawa Timur th: 2006) 


Jihad Dalam Kehidupan Bernegara & Bermasyarkat 


1) Dapatkah dibenarkan menurut ajaran Islam bila dilakukan jihad terhadap Pemerintah RI dengan 
tuduhan sebagai negara kafir karena tidak menjalankan syari'at Islam sebagai hukum positif ? 


Jawaban : 


Berjihad terhadap Pemerintah RI dengan tuduhan sebagai negara kafir tidak bisa dibenarkan, 
karena NKRI sudah memenuhi tuntutan kreteria sebagai dar al-Islam, disamping dalam pasal 29 
ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Ibarat : 


2 


Cp — 1 —— 208: 07 1 6 AM ee Hito 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN (| 4547 ) 


NS NY SN MA KAN Si 
Ba Epen 
Pa Na an aa PN Sa 

dag PN AaE Bee ae pan en bata A— FE 
Knp me Pi SN St Na gs Gi aka SN MA 1 3 
——a AD A———— De ie Hi 


SA ae Io an me 


Terjemah :Kemudian saya melihat Imam Rafi'i dan yang lain menuturkan pendapat yang dinukil 
dari para ulama'madzhab Syafi”i bahwa dar al-Islam (negara Islam) itu ada tiga bagian : Negara 
yang dihuni umat Islam. Negara yang ditaklukkan umat Islam dan menetapkan penduduknya 
untuk tetap tinggal disana dengan membayar jizyah baik mereka itu memilikkannya atau tidak. 
Negara yang dihuni oleh umat Islam kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir.Imam Rafi'i berkata 
: Para ulama' menggolongkan bagian kedua sebagai negara Islam, hal itu menjelaskan bahwa 
tentang penganggapan sebagai negara Islam cukup adanya negara itu dibawah kekuasaan 
seorang imam walaupun disana tidak terdapat satupun orang muslim. Imam Rafi'i berkata : 
Adapun para ulama' menggolongkan bagian ketiga sebagai negara Islam karena terkadang 
dijumpai dalam perbincangan para ulama' suatu pendapat yang memberikan pengertian bahwa 
penguasaan yang sudah berlalu cukuplah untuk melestarikan hukum sebagai negara Islam. 


CO ld yg OLAYI oya era Bm ya Het Ie Ag US LA pelan j3 JA IS (3 Atamn)2D4 2 2 coal aa au 
Aa Pl ly pd ya eaing take JSI 2 Dota Cnakua! & Lita aladil Oly onkag Lay Ola jl SUS 3 AS ade SA 
JB Ulas Lele Crabk! 2D Y AO la Balon yan Udleg Ja Sala yani Of pad La Y Boo DP JO dina Att 
us 

2 


Terjemah :Setiap tempat dimana penduduk muslim disana kuasa mempertahankan dari ancaman 
orang-orang kafir harby pada suatu masa dari beberapa masa jadilah tempat itu dar al-Islam 
(negara Islam) yang boleh diberlakukan hukum-hukum Islam pada zaman itu dan sesudahnya 
sekalipun pertahanan kaum muslimin terputus sebab orang-orang kafir telah menguasai umat 
Islam, menghalangi memasuki negara itu dan mengusir umat Islam dari sana. Dalam keadaan 
seperti diatas maka tempat itu dinamakan dar al-harb secara de facto dan bukan dar al-harb 
secara de jure. Jadi bisa diketahui bahwa Betawi bahkan kebanyakan tanah Jawa adalah negara 
Islam karena umat Islam telah menguasainya jauh sebelum orang-orang kafir. 


#YI Jl oa pas Y Usb ya AYI Rang pel pl Gelas OT aon YI kar Ab pra uya Sant 4 BL PLAY 3 oledel 

CSI HB Ui IE Aan YI ASI el pr) 3 O yalad! ad 15 Ground! Fillet 3 OLAYI II Gi ya Gb ASI) 
Lala 333 Una Jati MSI) kuat JS US ye Len 2 mail lia OM lai dil Ha. 

Terjemah :Dilihat dari mengetahui hukum-hukm ini bahwa menerapkan hukum syariat Islam bukan 
suatu syarat bagi negara dianggap sebagai negara Islam, akan tetapi merupakan salah satu dari 


hak-hak negara Islam yang menjadi tanggung jawab umat Islam. Jadi apabila umat Islam ceroboh 
dalam menjalankan hukum Islam atas cara yang berbeda-beda dinegara yang telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| asas ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dianugerahkan oleh Allah kepadanya, maka kecerobohan ini tidak merusak adanya negara 
dinamakan negara Islam, akan tetapi kecorobohan itu membebani mereka dosa-dosa dan 
kesalahan-kesalahan. 


(2) Bolehkah dilaksanakan jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasar Pancasila dan 
UUD 1945 menjadi dawlat Islamiyah ? 


Jawaban : Jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
dengan daulah Islamiyyah tidak bisa dibenarkan, karena jika hal itu dilakukan sudah pasti 
menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimana- 
mana dan bahkan bisa terjadi perang saudara yang justru semakin jauh dari target jihad yang 
dicita-citakan.Ibarat : 


——3 “—— 502 3 P4 Reladely Hina! Jaa Mus ————— —.—Y 
AS Mo dan AN as —. ip Ane ae ea 
Ap Je Ta Ye Pein Sea Mn pi di 

Aa 3,53 al NA — se) —— 
Na Se MAS — ia SY —4—A i —i ' 
Ae ea 3 2 Pepe Ae Tan SEA pa MU by 
—— 
Terjemah :Mayoritas golongan ahlussunnah wal jama'ah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan 
membangkang terhadap pemimpin-pemimpin yang dhalim dan menyeleweng dengan jalan 
memerangi selama kedhaliman dan penyelewengannya tidak sampai kepada kekufuran yang jelas 
atau meninggalkan shalat dan da'wah kepadanya atau memimpin umat tanpa berdasarkan kitab 
Allah sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits yang sudah lalu dalam menerangkan sebab- 
sebab pemecatan imam. 
Jay pi oya ba yi Ula ON pung Ala JI Raman bb, Bo pa Aas Ted: 3, 077: P2 jr AAN CA ea ,idl 
US Ig Pelil Gali AYI de TI ya daan JI Add alay Ra AMAN 3 me SI OLI YI ALYI 
ab pian OY SAI ye AI HER IA dah 8 SU jala JI Bole (on PUN de FI OY KN 3 ily Sy de MU 
Pa Kya Craig Sl INA SNI Cl Jasa SL yg slah Ling AI II SUS ya SI jala JI JESYI 
tai 
Terjemah :Memang sikap adil merupakan salah satu syarat-syarat menjadi imam / pemimpin, 
hanya saja pendapat yang rajih (unggul) dalam kalangan madzhab empat dan madzhab Syi'ah 
Zaidiyyah mengharamkan bertindak makar terhadap imam yang fasik lagi curang walaupun makar 
itu dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar. Karena makar kepada imam biasanya akan 
mendatangkan suatu keadaan yang lebih munkar dari pada keadaan sekarang. Dan sebab alasan 
ini maka tidak diperbolehkan mencegah kemungkaran, karena persyaratan mencegah 


kemungkaran harus tidak mendatangkan fitnah, pembunuhan, meluasnya kerusakan, kekacauan 
negara, tersesatnya rakyat, lemah keamanan dan rusaknya stabilitas. 


(3) Adakah perintah jihad melawan WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama/ 
sementara dengan alasan negara asal mereka mengintimidasi umat Islam ? 


Jawaban : Bila yang dimaksud jihad adalah gital (memerangi) maka tidak ada perintah untuk jihad 
dan bahkan ada kewajiban atas kita untuk berupaya menciptakan rasa aman bagi mereka.Ibarat : 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4549 ) 


S2 —— SI ea de EL — 3 1 — 

Pa Na Wa —— 4 209-208 2 05 ya—— 
aa 
AA Spa et 

oa ia SP Ai jar 

aa ai taat AD Ai AI — 

Ce aa Keema Se ea og .. AIA 
SNN Pem Pa ae aan 


Terjemah :Apa yang tampak bagi al Fagir (Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi) bahwa mereka 
(orang-orang kafir) sekiranya memasuki negara kita (umat Islam) untuk berbisnis dengan 
berpedoman pada adat yang berlaku yaitu larangan pemerintah menganiaya mereka, merampas 
hartanya, membunuh jiwanya dan mereka menduga bahwa hal yang demikian itu merupakan 
bentuk jaminan keamanan yang sah, maka tidak diperbolehkan menyerang mereka bahkan wajin 
berupaya menciptakan rasa aman pada mereka .... Karena adat kebiasaan pemerintah sudah 
berlaku melindungi mereka dan itulah hakikat jaminan keamanan. 


(4) Layakkah senjata organik TNI/Kepolisian RI distatuskan sebagai harta fa'i dan boleh dilucuti 
dalam kerangka jihad ? 


Jawaban : 
Tidak layak menjadi harta faik (rampasan), karena tidak memenuhi ktreteria sebagai harta 
fai'.Ibarat : 
ala Ganjar si JS ya oa Can oa Sar Ida Ca LI HN Ge 66: P1 je GAP Slaul 
HA Lag 
Terjemah :Fai' menurut bahasa berati kembali dan menurut istilah adalah harta yang diambil dari 


orang-orang kafir harby (musuh) dengan tanpa melalui peperangan yakni denagn jalan damai 
seperti jizyah dan penghasilan. 


—e GI: 3 LBT 2 12 1D ——A——3 TI MY —3— Gd — 
Pa NA nanang Dn aa I———a— 
—i—t SV —A ———— 3 —— at Hi — — — 

——D AD Sob 5D e— KD SS —————— 
Vs Bia ia ea IE ek aU 
o—— d—g 1 xD IN, —YI IA ———— Le y— d5, A—YI IS 

BA ni Ke Silet 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4550 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Terjemah :Fai' adalah harta yang diambil oleh kaum muslimin tidak dengan jalan perang. 
Dinamakan fai' karena harta itu kembali dari orang-orang musyrik kepada kaum muslimin -sampai 
perkataan muallif- Fai' ada dua bagian yaitu : (1) terjadi ketika orang-orang kafir mengosongkan 
tempat-tempat tinggal mereka karena takut terhadap kaum muslimin dan mereka meninggalkan 
hartanya lalu kaum muslimin mengambilnya atau mereka menyerahkan hartanya agar mereka 
mendapatkan perlindungan. Harta ini dibagi lima bagian dan yang seperlima ditasarufkan kepada 
orang-orang yang mendapat seperlima bagian dari harta rampasan perang sesuai keterang 
terdahulu. (2) jizyah (upeti) yang dipungut dari golongan kafir ahli dzimmah, sepersepuluh dari 
perdagangan golongan kafir harby apabila mereka masuk negara Islam, harta orang kafir yang 
mati dinegara Islam sementara mereka tidak mempunyai ahli waris dan harta orang yang mati 
atau dibunuh dalam keadaan murtad. 


(5) Wajibkah diupayakan terbentuk pemerintahan internasional berasas Islam dengan sistem 
kepemimpinan khalifah dan negara-negara yang berpenduduk muslim diberlakukan sebagai 
negara federal (manthigi) pada masa sekarang? 


Jawaban : 
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama : 


1. Tidak boleh terjadi lebih dari satu pemimpin (imam) bahkan hanya ada satu pemimpin untuk 
seluruh dunia. Pada pendapat pertama ini masih terjadi perbedaan lagi, yaitu : 


e# Tidak memperbolehkan secara mutlak, baik adanya wilayah kedaulatan Islam 
semakin meluas maupun tidak. 


e Tidak memperbolehkan jika memang tidak terdapat halangan untuk bersatu atas 
seorang pemimpin (imam). Jadi jika terdapat halangan seperti makin meluasnya 
kawasan yang dihuni umat Islam yang tidak hanya satu pulau saja bahkan sampai 
pada pulau yang berbeda-beda yang tentu akan semakin jauh dari pengawasan 
imam, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan membentuk pemimpin (imam) 
lebih dari satu orang. 


2. Memperbolehkan adanya lebih dari satu pemimpin (imam) secara mutlak. Ibarat : 
—, SE 1 b 561-551: pe As, da ah Kai ———Y 
—— —A — oi— J— 5 —3: Me 
———B—— Pa ea Gan Ig Mo pa o———i— 
— —7—— A3 PR Di BA 1 2 
a55 ta SN Be 3 33 Pe an PEN Haa, Te 
“A5 w—i— ISI : GA Aa —3 o— — —3 
Speak AA LA gai ip —— 
— ee ON ay AA 2 OS ap 
Ya AL — aa: GI On 3 ja 
N—, Pama pemtamp ————— Pe aa Mi Naa 
PO — ———Li— Ae —— do Lb AN 
Ia EN RL PO BaNN SNN PE se DA Pa Hi Le La 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4551 ) 


2 SN —$ d4 an Pe Ye 
- 8 
d3 Gr ega NAN ja an ee 


- 


oty Me———— IA — Ay Leela 


- - 3.9 PJ - 
—3 — Pet Se 2 ——s Sae Ae ah Pe My 


-. 


Nani 5. ae ia, 

. -.3 o- 2 0 -. - 2 Pad a28 -. 20 - 
d—3 AL ————. —A —55, Pa ma da) Na 
Ce hn Mn da at ae ee NN ae 

2 - 2. 0 - - m0 2 -.. - Pl 

st. Or (. 3d — ka . 2 £.- Pa 33. 23 —33 Para 2 


0... 


Pe Sa MA ae AAN 
Se ee Ae 

Be Jp hn aah ii ee AN 
Ke og MA ea ek ea 

| HL AL gi Dp bei SO ea papa 


2.9 


CA Das BEA Ula Pen aa — » —Y ———5 

Pee 5 IN AA Ap e——— AH 

ai Sona ——a —— 3, Le Ah PA Sena 
Ii 0 ii Li — UI Ip ee: 

po — Da LS Be at SA ge Pe A5 1S —— 

Lp Te Xp La X5 De 3 

Dp VA ie 5 ae ee je — ng 


Pe AA An Sa Ma aan Si « Se La a———yi daa 53 


Bg 3 ia si Ao g—e—3 Ai Aa I—— 
AS po Ia Li in Pena ma 
Anna Hanna MN KA Ae BN M3 Je 
OS ii ——— en sae 
SN Lek 29 —i— si #—— 


Bae NG esai pn , 


pa 


Panu 


Khulasoh :Tentang boleh tidaknya imam lebih dari satu orang terdapat dua madzhab 
dikalangan para ulama' : Madzhab mayoritas umat Islam dari golongan ahlussunnah wal 
jama'ah dan yang lain dimasa lalu dan sekarang, bahwa tidak diperbolehkan adanya 
pemimpin berbilangan dalam satu masa tempat. Madzhab pertama ini terpecah menjadi 
dua sub madzhab 


(1) tidak memperbolehkan secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh al Mawardi, an 
Nawawi, kebanyakan kalangan ahlussunnah wal jama'ah dan sebagain golongan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4552 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mu tazilah, dan 


(2) tidak memperbolehkan terjadi lebih dari dari satu imam, kan tetapi dalam realitanya 
yang demikian itu tidak memungkinkan karena beberapa sebab yang menuntut adanya 
imam lebih dari satu orang. 


Sebab-sebab itu antara lain semakin meluasnya daerah Islam, tersebarnya agama Islam 
sampai pada kawasan yang berbeda-beda dan pulau-pulau yang berjauhan sampai bahkan 
terpisahkan oleh negara kafir serta terputusnya jangkauan pantauan imam. Menurut 
pendapat kedua ini pada dasarnya imam itu harus satu, tetapi karena realita menuntut 
adanya imam lebih satu maka bolehlah hal itu dilakukan sebatas yang diperlukan. 
Pendapat ini disampaikan antara lain Imam Haramain, Abu Hasan al Asya'ari, Abu Ishag al 
Isfirayini, Abu Manshur al Baghdadi dan al @Murthubi. Madzhab golongan yang 
memperbolehkan lebih dari stu imam secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh sebagian 
kelompok mu'tazilah, sebagian kelompok Karamiyyah dan juga Abu Shabah as 
Samargandi 


ta) & Lady SDA YI JL Alay Lal IS dl AAL IS op MAL Tam 1 SID: P4 AA Jamal 
IkaYy IIS JSI yh AYI jail 99 Olla gl alel SI NGII Uas 3 33 JSI Le A8 dil glass Al Jb As) 
Aly JS AU bg Cb RAY dala Ga DG A2) JI aan GL Oo Ua3lg AYI il 3 AYY el end 
Ia “2 jla oa pu BB VI led lo SIS, del a39 O yaah dad Ii (AI JB Jal ed dnual Jay Ha 
JIN derlb AYI Jail Jl de LG cad II Jaka Ol dd SEL OS Alat dglg A0 Ah oi JS EA 
KASIU Lay pir PB ya Soda Yg Ulas 3) Ugalal yee Lgia deL3 La Jl kala J8 dil) JSI el An, SE 
dad y Call Jat OB SNI lal Jl de NU oya JST paka Iin SUaaY Le. SS ola JULI, Rel 
Oya pel alga La Jual SAS SAS Ig A22 ya Li OT 33 Yla3 AN Yo SANG gx og aeY 
Le Oli pay UI dale Jas U Galak dag adl Ae yA Komik MIL Tila SL ali adl 3 VI Au. 
Cas AI aya abah IV Ale AA Lag POLAYI Jl 3 RANLAYI BY Ale LIS Lou Gl O6 ae 3 Jb 
Jins MY Imey PU OI Gonta Y Kala ye Tila UI 

Khulasoh : Tersebarnya agama Islam, meluasnya kawasan Islam dan semakin jauhnya 
jarak daerah-daerah Islam menuntut adanya seorang imam/pemimpin disetiap kawasan. 
Konsekwensinya setiap umat Islam dikawasan itu berkewajiban menta'ati pemimpinnya 
dan siapa saja yang menentangnya layak dihukum bunuh jika ia tidak bertaubat. 
Keharusan umat Islam sedunia hanya dipimpin oleh seorang imam/khalifah adalah tuntutan 
yang tak mungkin direalisasikan mengingat lasan-alasan diatas. Realita yang seperti inilah 
yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah, berbeda halnya dengan wilayah kekuasaan 
Islam pada masa awal perkembangannya. Jadi barang siapa mengingkari kenyataan yang 


jelas-jelas berbeda dengan keadaan masa lalu, inilah orang yang tak pantas lagi diajak 
bicara dengan argumen-argumen karena dia itu tidak berakal. 


(6) Apakah terhadap warga negara Indonesia yang menganut keyakinan / agama lain harus 
diposisikan sebagai musuh atau lawan dalam mengimplementasikan konsep jihad ? 


Jawaban : 


Kita tidak diperkanankan memposisikan warga negara non muslim sebagai musuh yang 
boleh kita perangi, akan tetapi malah kita berkewajiban untuk mengupayakan mereka tetap 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4553 ) 


merasa aman hidup berdampingan dengan kita.Ibarat : 
O—— La he p— IA ——— 15 HH 
CA an pE UE € 2092085 jaan MN MA 
— o— be 2 2 Pn Ra Dara 
Ip AS abi 
Haa 2 —— 2 fi— Ai 
og. AA, AA, en $ —e AIA 
Ba toA——— Ea ma Ki —4—— Sae RON 
ai» ERA 


Terjemah : Apa yang tampak bagi al Fagir (Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi) bahwa 
mereka (orang-orang kafir) sekiranya memasuki negara kita (umat Islam) untuk berbisnis 
dengan berpedoman pada adat yang berlaku yaitu larangan pemerintah menganiaya 
mereka, merampas hartanya, membunuh jiwanya dan mereka menduga bahwa hal yang 
demikian itu merupakan bentuk jaminan keamanan yang sah, maka tidak diperbolehkan 
menyerang mereka bahkan wajib berupaya menciptakan rasa aman pada mereka. Karena 
adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah melindungi mereka dan itulah hakikat 
jaminan keamanan. 


(Dikutip dari Bahtsul Mamail NU Jawa Timur th: 2006 by Salman Azmi ) 


2033. Khilafah dalam Perspektif Aswaja : Diskursus antara 
Idealisme dan Kemaslahatan 


Prolog 


Penghapusan Khilafah Turki Utsmani pada 3 Maret 1924, yang sekaligus menandai berakhirnya 
dominasi Islam dalam pentas politik global selama lebih dari 13 abad sejak era Khulafa' 
Arrasyidien, dan meroketnya hegemoni Barat atas dunia Islam, menegaskan keberadaan umat 
Islam mulai saat itu telah terpuruk ke dasar degradasi peradaban. Realitas keterpurukan umat 
Islam dalam kancah politik, ekonomi, militer, budaya, dan bayang-bayang kemajuan Barat dalam 
sains dan teknologi yang menyudutkan umat Islam, serta “penjajahan modern” yang dilancarkan 
Barat terhadap dunia Islam, disinyalir kuat menjadi faktor terpenting yang membangkitkan eskalasi 
“kerinduan” umat Islam akan kejayaan yang pernah dimilikinya di masa silam itu. 


Eskalasi “kerinduan” seperti ini, membangkitkan sugesti (ghirah) keagamaan umat Islam untuk 
melakukan serangkaian koreksi atas faktor-faktor penyebab kemunduran tragis yang dialaminya, 
kemudian melakukan improvisasi dan ijtihad-ijtihad sosial sebagai upaya untuk bangkit 
mengembalikan kejayaan yang hilang. 


Dalam hierarki ijtihad mengembalikan kejayaan yang hilang ini, umat Islam setidaknya terpecah ke 
dalam dua limit (manhaj) perjuangan. Ada sebagian umat Islam yang berikhtiar melalui 
pendekatan-pendekatan metodologis, kontekstual, progresif, permisif, dan inklusif, bersedia 
membuka diri dan kompromi dengan nilai-nilai positif peradaban Barat. Dan ada sebagian ikhtiar 
umat Islam yang cenderung eksklusif, fundamental, anti Barat, dan memilih kembali pada nilai-nilai 
positif Islam konvensional, serta tak kenal kompromi dengan nilai-nilai kearifan lokal dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4554 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


modernitas. Bagi kelompok kedua ini, mengembalikan Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya 
pilihan politik yang tak bisa ditawar untuk memungkinkan membangun kembali kejayaan Islam 
yang hilang. Maka, sejak saat itulah term “khilafah” menjadi isu harakah (pergerakan) Islam 
dengan misi dan agenda politik membangun kembali Daulah Islamiyah internasional. 


Dalam dinamika perjuangannya, ide khilafah internasional ini pertama kali diperankan oleh jamaah 
Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928, dan selanjutnya banyak dimainkan 
oleh jamaah Hizbut Tahrir yang didirikan di Jerusalem Timur tahun 1952. 


Di Indonesia, benih ide khilafah sudah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945, baik yang 
bersifat konstitusional, seperti Majlis Konstituante, atau bersifat militer, seperti dalam kasus DI/TII, 
yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Era reformasi tahun 1998 yang 
memberikan ruang kebebasan publik, menjadikan isu khilafah di Indonesia kian vulgar dan 
menemukan momentumnya. Pembicaraan-pembicaraan yang mewacanakan isu khilafah semakin 
intens dan terbuka dikampanyekan, baik lewat opini-opini pemikiran maupun gerakan nyata. 


Sebagai umat Islam, memimpikan idealisme sebuah sistem pemerintahan dan bentuk negara 
yang Islami, adalah suatu impian yang lumrah sebagai tuntutan dan konsekuensi logis atas 
kelslamannya. Dan hal ini harus dihormati karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. 
Akan tetapi yang penting dimengerti adalah, bahwa umat Islam hidup tidak sendiri. Umat Islam 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersama “orang lain” (non Muslim), yang tidak 
dibenarkan memaksakan mereka dengan aturan-aturan sepihak Islam saja. 


Terlepas dari prinsip kemaslahatan, dari segi teoretik, misi dan visi ide khilafah, sebenarnya tidak 
ada yang salah, bahkan baik, dan pantas diapresiasi. Karena ide ini merefleksikan kepedulian, niat 
baik, cita-cita, dan ghirah militan untuk memperjuangkan Islam. Akan tetapi, ketika cita-cita dan 
niat baik ini tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik terhadap realitas sosial masyarakat — 
dan tentunya pemahaman kelslaman yang baik pula—, maka hanya akan menimbulkan benturan- 
benturan destruktif antara Islam itu sendiri dengan praktik-praktik kehidupan sosial masyarakat. 


Di sinilah arti pentingnya kearifan sikap, yang bersedia mengkompromikan antara idealisme 
sebuah ajaran dan tuntutan kelslaman dengan realitas sosio-kuktur masyarakat, sehingga setiap 
gerakan dan perjuangan kelslaman tidak menimbulkan gejolak dan benturan-benturan destruktif, 
melainkan perjuangan yang bernilai efektif (maslahah), konstruktif, dinamis, dan rahmatan Iil 
'alamien. 


Tinjauan Dalil dan Manifesto Khilafah 


Dalam literatur figh siyasi konvensional, secara definitif, terminologi khilafah kerap dideskripsikan 
sebagai bentuk mobilitas umum berdasarkan asas-asas syari dalam meraih kemaslahatan 
duniawi dan ukhrawi. Secara esensial, jabatan seorang khalifah dipandang sebagai pemegang 
otoritas religius dan otoritas politik.|1| 


Secara hukum, mengangkat pemimpin (imam) atau pemerintahan (imamah) sebagai figur atau 
institusi pemegang otoritas ini merupakan kewajiban agama.I2) Satu-satunya pijakan yang tegas 
melandasi hukum wajib ini adalah konsensus umat (ijma'). Sementara dalil-dalil berupa nash 
(Alguran dan Hadits), dilibatkan lebih sebagai justifikasi terhadap konsensus ini dari pada sebagai 
landasan hukum itu sendiri. 


Ayat-ayat yang menginstruksikan untuk menjalankan hukum-hukum Allah (AS. Alma'idah: 48, 49, 
dan 50), taat pada pemimpin (AS. Annisa': 59), dan ayat-ayat yang berbicara tentang harta 
ghanimah (AS. Al'anfal: 41), tentang kewajiban menjalankan amanah dan keadilan (AS. Annisa': 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4555 ) 


58), tentang hukum gishas dan pembunuhan (AS. Albagarah: 178, 179, Annisa': 92, 93), tentang 
vonis kafir, dhalim, dan fasig bagi yang tidak menjalankan hukum Allah (AS. Alma'idah: 44, 45, 
dan 47), dll., tidak ada satu dari sekian ayat-ayat tersebut —ataupun yang senada—, yang secara 
eksplisit mewajibkan pengangkatan khalifah atau pendirian negara. 


Sedangkan hadits yang familier dilibatkan dalam pembenaran (mendukung) ijma' kewajiban 
mengangkat imam adalah hadits-hadits tentang baiat, seperti: 


“Barang siapa mati dan pada lehernya tidak ada baiat, maka ia mati dalam kondisi jahiliah”. (HR. 
Muslim) 


Lalat Aita SL pall Lady DL uya 
“Barang siapa mati dan ia tidak memiliki imam, maka ia mati dalam kondisi jahiliah”. (HR. Ibn 
Hibbanj/8I 


Secara eksplisit, ayat-ayat tersebut tidak ada muatan instruksi penegakan sistem khilafah. 
Alguran dan Hadits tidak menentukan jenis sistem politik tertentu. Menjadikan hadits-hadits 
tentang baiat sebagai dalil mendirikan Negara Khilafah akan terkesan mempolitisir dan 
memaksakan. Secara spesifik, hadits-hadits itu sejatinya berkaitan dengan baiat agar para 
pemeluk Islam menjalankan rukun Islam, bukan pendirian sebuah negara. Dasar ijma' sendiri pun 
sebenarnya dinilai problematik jika dipahami sebagai dasar membangun Negara Khilafah. Sebab 
ijjma' di sini berkaitan dengan nashbul imamah, bukan konsensus mengenai membentuk negara 
tertentu. Hal ini ditandai dengan realitas sejarah yang membuktikan tak pernah ada kesepakatan 
sistem politik yang baku di kalangan sahabat. 


Sampai di sini kiranya cukup jelas bahwa, mengangkat pemimpin (nashbul imam) adalah wajib 
berdasarkan ijma', bukan berdasarkan dalil nash yang sharih (eksplisit).(4) Dan sampai di sini 
pula, ulama telah mencapai kata mufakat. Pernyataan Asysyafi'i yang dikutip Aljuwaini dalam 
Alghiyatsi, bahkan menangguhkan kewajiban ini dengan kondisi yang mendukung dan 
memungkinkan.(5) Ini sekaligus menandaskan bahwa, kewajiban nashbul imam tidak berlaku 
mutlak. Ada batas-batas kondisi tertentu di mana kewajiban ini tidak dibebankan. 


Perdebatan penting isu khilafah selanjutnya, sebenarnya terjadi tidak dalam wilayah seputar ada- 
tidaknya dalil syari yang menjadi pijakan kewajiban mengangkat pemimpin (nashbul imam), 
melainkan dalam tataran manifesto imamah (bentuk pemerintahan). Apakah imamah harus 
diwujudkan dalam bentuk pemerintahan Islam konvensional (khilafah) seperti yang pernah ada 
dalam sejarah politik Islam? Ataukah imamah telah bisa dimanifestasikan dengan wujud seperti 
pemerintahan modern, demokrasi, misalnya? Perdebatan pada tataran ini, telah menyeret ke 
dalam polemik serius mengenai hubungan agama-negara. 


Untuk memberikan jawaban tanda tanya ini, kita perlu menilik sejarah dinamika pergolakan politik. 
Dari sana setidaknya didapati tiga model paradigma dalam memahami hubungan antara agama 
dan negara. 


Paradigma sekularistik 


Paradigma ini memberikan garis disparitas antara agama dan negara karena, menurut penganut 
paradigma ini, agama tidak mewajibkan mendirikan institusi negara. Agama hanya memberikan 
nilai moral-etik dalam membangun tatanan masyarakat. Penganut paradigma ini menyatakan, 
tidak ada dalil eksplisit dalam Alguran maupun hadits yang menunjukkan kewajiban mendirikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4556 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebuah negara. Paradigma ini antara lain dianut oleh sebagian Khawarij dan Abi Bakar Al'asham 
serta Hisyam Alfuthi dari sekte Mu'tazilah. 


Paradigma integralistik 


Dalam perspektif ini, relasi agama-negara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Cakupan 
ajaran agama tidak hanya urusan ritual-speritual, tetapi sekaligus meliputi aturan-aturan sosial- 
politik. Doktrin esensial paradigma ini adalah, “inna al'islam din wa daulah” (Islam adalah agama 
dan kekuasaan). Penganut paham ini adalah sekte Syiah. Syiah mengkategorisasi imamah 
sebagai salah satu dari rukun iman. 


Paradigma simbiotik 


Menurut pandangan ini, relasi antara agama dan negara bersifat timbal-balik. Artinya, agama tidak 
harus diformalkan dalam institusi negara, namun agama juga tidak boleh diceraikan sama sekali 
dari wilayah politik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dakwah, dan negara 
membutuhkan agama sebagai sumber dasar. Penganut paradigma ini adalah mayoritas 
Ahlussunnah dan Mu'tazilah. 


Sejauh ini, banyak pakar beranggapan, hubungan sekularistik agama-negara merupakan opsi 
terbaik. Baik dalam pengertian paling menjamin dari politisasi atau penyalahgunaan agama. 
Kendati demikian, sejak gagasan sekularisme ini didakwahkan ke Timur, umat Islam menjadi 
terbelah antara yang menerima dan yang menolak. Yang kontra umumnya karena kecurigaan 
terhadap apa saja yang datang dari Barat, tanpa mencoba mengerti kesulitan masyarakat Barat 
sendiri selama berabad-abad dalam menata hubungan agama-negara. Kelompok ini mencurigai 
sekularisme sebagai gagasan yang segaja diskenariokan untuk memarjinalkan Islam dari ruang 
publik. Sementara kelompok yang pro berdalih bahwa sekularisme adalah pilihan terbaik jika ingin 
membiarkan negara dan agama dalam kewajarannya. 


Seperti kita tahu, gagasan skularisme dalam konteks Barat abad pertengahan, dikonotasikan 
sebagai gagasan untuk menghukum otoritas agama dan mengurungnya di ruang privat. Dan hal 
ini beralasan, sebab dosa-dosa agama (baca: Gereja) telah menjadi instrumen dominatif bagi elit 
politik maupun ekonomi untuk mempertahankan “keuntungannya”. Pada saat yang sama, agama 
telah kehilangan wataknya sebagai pembela masyarakat lemah. 


Meskipun dosa-dosa demikian juga dijumpai dalam lembar sejarah politik Islam (khilafah), akan 
tetapi ada beberapa hal penting yang membedakan. Dalam Islam tidak ada otoritas tunggal yang 
memainkan dosa-dosa itu secara utuh dan terpusat. Pada saat sebagian ulama Islam berkolusi 
dengan penguasa, mayoritas ulama tetap setia hidup di tengah dan bersama rakyat. Di antara 
mereka ada yang sekadar apatis (uzlah) dari politik kekuasaan, sebagian terus melancarkan kritik, 
bahkan beberapa dengan tindakan dan gerakan. 


Itulah sebabnya, hubungan agama-negara di dunia Islam di abad modern, tidak bisa begitu saja 
dijijplakkan kepada pengalaman dan gagasan Barat, sekularisme. Namun, bukan berarti 
sekularisme musti ditolak sama sekali dan memilih kembali ke teokratisme, seperti sikap para 
pengusung ide khilafah. Kita tahu bahwa dalam teokratisme, secara formalitas negara ditaklukkan 
demi kepentingan agama, padahal sejatinya, negara ditaklukkan demi kepentingan elitnya belaka. 
Namun kita juga tahu, mengkotakkan agama hanya terbatas pada ruang privat dan negara pada 
ruang publik, juga mengandung mafsadah tersendiri. 


Dinamika hubungan agama-negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban —atau 
kebiadaban— umat manusia. Di samping dapat melahirkan kemajuan besar, hubungan antara 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4557 ) 


keduanya juga telah menimbulkan malapetaka besar. Tidak peduli, entah ketika negara bertahta di 
atas agama (pra abad pertengahan), ketika negara di bawah agama (abad pertengahan), atau 
ketika negara terpisah dari agama (abad modern). 


Maka jelaslah, dalam tataran praktis konsep teokratisme Islam atupun skularisme Barat, masing- 
masing memiliki nilai plus-minusnya sendiri-sendiri. Sebagai sikap bijaksana, tentu tidak 
seharusnya menunjukkan sikap emosional dengan memilih salah satunya dan mencampakkan 
yang lain, melainkan mengkompromikan sisi-sisi positifnya dan membenahi sisi-sisi negatifnya. 
Dalam internal ajaran Islam, kita bisa menggagas pemilahan beberapa tingkatan ajaran yang 
berimplikasi pada pola hubungan agama-negara yang ideal. 


1. Ajaran yang bersifat privat, seperti soal keyakinan (agidah) kepada Allah, Malaikat, 
takdir dan hari akhir. Keyakinan-keyakinan seperti ini adalah urusan yang benar- 
benar pribadi. Apa yang diyakini umat Islam tentang Tuhan atau hari akhir, 
misalnya, tidak mungkin bisa diseragamkan antara satu orang dengan yang lain. 
Dalam hal ini negara bukan saja tidak punya kewenangan untuk intervensi, bahkan 
tidak punya kemampuan untuk menjangkaunya. 


2. Ajaran keagamaan yang bersifat ritual peribadatan, seperti shalat, pusa, haji, dll., 
atau hukum agama tentang keluarga (al'ahwal asy-syakhshiyyat), maka negara 
tidak seharusnya memiliki hak intervensi penuh, kecuali terbatas dalam sekala 
tertentu. 


3. Ajaran keagaman yang bersifat publik, misalnya ajaran-ajaran Islam tentang 
muamalah (perdata), jinayah (pidana) dan siyasah (politik atau pemerintahan). Pada 
tingkat ajaran, kategori inilah yang terbuka proses pengkayaan (enrichment) dan 
substansiasi hukum agama terhadap hukum negara. 


Akan tetapi, kita semua harus menyadari bahwa, sereligius dan sesuci apapun tawaran-tawaran 
hukum syariat tersebut tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai hukum positif. Dalam konteks 
negara kebangsaan, hukum agama, termasuk yang dianut oleh mayoritas sekalipun, baru 
merupakan bahan mentah seperti halnya hukum adat atau hukum-hukum import dari bangsa lain. 


Untuk bisa menjadi bagian dari hukum publik, hukum-hukum tersbut harus memenuhi dua syarat. 


1. Syarat substansial, menyangkut isi hukum yang harus beroreintasi pada 
kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. 


2. Syarat prosedural, artinya hukum itu dapat meyakinkan nalar publik untuk diterima 
melalui prosedur penetapan hukum secara demokratis yang juga disepakati oleh 
publik. 


Hukum apapun yang memenuhi kedua syarat ini berhak mengisi bangunan hukum positif dan 
perundang-undangan suatau negara. Tidak terkecuali hukum yang berbasis agama. Bahkan untuk 
negara modern yang kini telah semakin represif, koruptif, ekploitatif dan tidak perduli dengan nasib 
masyarakat lemah, maka kontribusi agama-agama dengan kekayaan nilai-nilai etik dan moralnya 
sangatlah diperlukan. Kita butuh sekali kontribusi etika sosial Kristiani dengan basis kasihnya 
terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Kita butuh sentuhan etika Hinduisme dengan semangat 
ahimsa (kelembutan): etika Budhis dengan etos kesederhanaan: dan etika Islam dengan spirit 
keadilannya. 


Oleh sebab itu, tidak ada manfaat apapun bagi umat Islam untuk meributkan sistem pemerintahan 
ataupun bentuk negara, kecuali sekedar untuk trik-trik politik belaka. Jika memang sungguh- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4558 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sungguh ingin memberikan kontribusi kepada agama, maka bangunlah negara dan sistem 
pemerintahan yang demokratis dengan prinsip kemaslahatan dan rahmatan lil "alamin. Karena 
itulah manifesto esensial khilafah dalam pandangan Aswaja. 


Eksistensi NKRI dan Pancasila 


Semarak wacana formalisasi syariat Islam dan ide khilafah di bumi Nusantara pasca era 
Reformasi telah sampai pada pro-kontra yang cukup tajam. Ironisnya, sejauh ini nuansa 
argumentasi yang dibangun kedua pihak terkesan tidak lagi diproyeksikan untuk berusaha 
meyakinkan pihak lain, tetapi malah melakukan stigmatisasi satu sama lain. Di mata kelompok pro 
formalisasi syariat, mereka yang menolak dianggap Islamophobia. Sementara kelompok yang 
menolak formalisasi syariat, menuding kelompok pro formalisasi syariat sebagai kelompok yang 
hendak melakukan politisasi agama. 


Untuk menghindari ketidakefektifan polemik ini, di sini akan dipaparkan penjelasan hukum 
kedaulatan NKRI berdasarkan obyektifitas dalil-dalil ilmiah, yang selanjutnya diharapkan bisa 
digunakan pertimbangan bersama: masih perlu atau wajibkah mengkonversi NKRI dengan konsep 
Khilafah Islamiyah? Dan pastinya, setelah mempertimbangkan secara mendalam ekses maslahah 
dan mafsadahnya? 


Dari sudut pandangan agama, kedaulatan pemerintahan NKRI adalah sah. Pandangan ini 
didasarkan pada setidaknya dua argumen: 


1. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al 
Bidayah wan Nihayah, sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan 
prosedur pengangkatan Sahabat Ali ra. dalam menduduki jabatan khalifah ke IV.IEJ 


2. Presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, 
DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan ahlul halli wal “agdi (electoral 
colledge) dalam konsep Al Mawardi dalam Al Ahkam Assulthaniyah. 


Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem 
pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya 
magashidus syari'ah (tujuan-tujuan syar'i) dari sebuah imamah (pemerintahan) Indonesia, yakni 
demi menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, Imam Al Ghazali 
dalam Al'gtishad fil 'Itigad menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban 
mengangkat seorang pemimpin (presiden), karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudlarat 
di dunia ini”.(7| Dalam konteks ini, pemerintahan NKRI telah memenuhi tujuan syar'i di atas 
dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan instansi-instansi pemerintah 
lainnya. 


Senada dengan Imam Al Ghazali, Al Baidlawi juga berpandangan bahwa, esensi dari 
pemerintahan adalah menolak kerusakan, dan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan 
pemerintahan tersebut. Yaitu sebuah pemerintahan yang melakukan mobilitas pada ketaatan, 
mencegah kemaksiatan, melindungi kaum lemah, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi 
semua.I8| 


Alhasil, menurut Ahlussunnah wal Jama'ah, kedaulatan NKRI adalah pemerintah yang sah. 
Karena itu, mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apapun, termasuk sistem khilafah 
sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam internasional pada pemimpin tunggal, 
adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih 
besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan, akibat 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4559 ) 


timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat 
luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa. 


Adapun gagasan mendirikan khilafah internasional, dipastikan tidak memiliki nilai efektifitas dan 
bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Penilaian ini bisa dinalar dari alasan-alasan 
sebagai berikut: 


Khilafah mendunia tidak memiliki akar pijak dalil syar'i yang gath'i 


Adapun yang wajib dalam pandangan agama, adalah wujudnya pemerintahan yang menjaga 
kesejahteraan dan kemashlatan dunia. Terlepas dari apa dan bagaimana bangunan dan sistem 
pemerintahannya. Karena itu, kita melihat para ulama di berbagai negara di belahan dunia 
memperbolehkan, bahkan tak sedikit yang ikut terlibat langsung dalam proses membidani 
pemerintahan di negaranya masing-masing. 


Persoalan imamah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah bukanlah bagian dari 
agidah 


Melainkan termasuk urusan siyayah syar'iyah atau figh muamalah. Karena itu, kita boleh berbeda 
pendapat dalam soal sistem pemerintahan, sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, serta 
kenyataan masyarakatnya masing-masing dalam mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah 
dari sebuah sistem yang dianutnya. 


Membangun pemerintahan agama di suatu wilayah, akan mengancam agama itu sendiri di 
wilayah lain 


Menegakkan Islam di suatu daerah di Indonesia, misalnya, sama halnya dengan membunuh Islam 
di daerah-daerah lain, seperti di Irian Jaya, Flores, Bali dan daerah minoritas Muslim lainnya. 
Daerah-daerah basis non Muslim akan menuntut hal yang serupa dalam proses penegakkan 
agamanya masing-masing. Di samping itu, mendirikan negara khilafah di Indonesia, juga rawan 
mengancam integritas NKRI yang telah dibangun oleh keringat dan darah para pejuang bangsa. 
Dan ancaman demikian sudah pernah kita saksikan dalam peristiwa penghapusan tujuh kata sila 
pertama di masa-masa awal kemerdekaan. Bentuk pemerintahan NKRI adalah wujud dan refleksi 
kearifan para pemimpin agama di Indonesia, yang menyadari kanyataan keragaman elemen 
bangsa, dan tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama yang berbahaya. 


Dalam konteks pemahaman seperti inilah kita umat Islam semestinya bisa mafhum, bahwa 
Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah sebagai falsafah pemersatu dari keberagaman 
bangsa. Hidup bersama, bernegara, dan berbangsa dalam lingkungan keragaman masyarakat 
yang plural secara suku, ras, agama, budaya, dll., imposible dapat diseragamkan dengan satu 
aturan yang sepihak. Dibutuhkan suatu perangkat aturan sosial yang kompromis yang bisa 
menjadi titik-temu dan bisa mewadahi aspirasi-aspirasi dari perbedaan-perbedaan dan 
kepentingan-kepentingan semua pihak sebagai pranata dalam berperikemanusiaan dan 
berperikehidupan, seperti resolusi Piagam Madinah di era Rasulullah saw. 


Sulitnya menilai atas tindakan seorang khalifah 


Apakah merupakan suatu langkah politik atau sekedar pelampiasan ambisi kekuasaan, atau itu 
memang benar-benar melaksanakan perintah Allah ketika terjadi kekerasan dari khalifah yang 
berkuasa terhadap para ulama sebagaimana dialami oleh imam madzhab empat pada peristiwa 
Almihnah. Sejarah mencatat tidak sedikit dari para ulama yang mendapat perlakuan dhalim, 
diborgol, dipenjara, dan dianiaya, sementara khalifah dalam menjalankan hukuman tersebut 
melakukannya atas nama agama. Jika demikian yang terjadi, maka nyaris dipastikan ulama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4560 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nahdliyyin bakal memenuhi penjara-penjara di seluruh wilayah Indonesia. Maka dalam konteks 
seperti inilah negara demokrasi yang tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai 
luhur Islam lebih menjamin kemaslahatan dari pada negara agama. 


Kondisi mental sosial masyarakat yang tidak siap 


Dalam hal melaksanakan syari'at Islam secara totalitas, terutama untuk menerapkan hukum 
pidana Islam. Dan kondisi seperti ini bukanlah suatu dosa yang tak termaafkan, lebih-lebih boleh 
divonis kafir. Sebab dalam menjalankan perintah agama, ada tolok ukur yang disesuaikan dengan 
kapasitas dan kemampuan, seperti sabda Nabi saw.: 


aa pa Sus salat ua pb aga SA Gp 
“Maka, apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Dan apabila 
aku melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkanlah”. (HR. Bukhari Muslim) 


Formalisasi syariat secara totalitas sebagai hukum positif tanpa mempertimbangkan kesiapan 
umat Islam justeru akan menimbulkan mafsadah terhadap umat Islam sendiri. Di Indonesia, yang 
kendati Muslim secara kuantitas menempati angka mayoritas, namun secara kualitas kelslaman 
masih relatif rendah, dipastikan akan banyak orang yang tangannya buntung, atau mati di tangan 
eksekutor ketika hukuman hudud diformalkan dalam hukum positif. Dan hal ini dikhawatirkan 
justeru akan menyebabkan banyak umat Islam yang lari tidak mengakui sebagai Muslim, karena 
ketakutan terhadap sanksi hukum tersebut. Formalisasi syariat di tengah ketidaksiapan umat 
justeru akan meningkatkan angka Muslim yang murtad, dan ini jelas merugikan umat Islam sendiri 
yang di Indonesia menduduki level lebih dari 80 persen. 


Sederhananya, apabila menginginkan Indonesia menjadi negara Islami, Islamikan terlebih dulu 
bangsanya. Memaksakan pendirian Negara Islam atau formalisasi syariat secara emosianal, tanpa 
didukung kesiapan mental-sosial rakyatnya, hanya akan menjadikan negara tanpa bangsa. 
Bangsa yang Islami jauh lebih baik dibanding negara Islami. Jauh lebih penting bagaimana 
membangun masyarakat sadar hukum, yang bersedia meninggalkan kejahatan pencurian, 
pembunuhan, dan perzinahan, dari pada ngotot bagaimana bisa menghukum para pencuri, 
pembunuh dan pezina dengan hukuman potong tangan, gishas, dan rajam. 


Ketidakpastian Teori Syariat yang Diterapkan 


Jika memang disepakati ide formalisasi syariat, maka teori syariah manakah yang akan 
diterapkan? Apakah model madzhab Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran 
sebagaimana amaliah kaum Nahdliyyin, tawassul, tahlil, talgin, dan lain sebagainya? Atau 
madzhab Syiah yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjid- 
masjid Ahlussunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah Timur Tengah, 
atau belahan lain di dunia? Kemudian pemerintah yang berkuasa melakukan semua itu, lagi-lagi, 
atas nama agama. Jika itu yang terjadi, niscaya pengikut Ahlussunnah atau Nahdliyyin di 
Indonesia, akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda madzhab dan agidah tersebut. 


Pertimbangan-pertimbangan di atas kian meyakinkan bahwa cita-cita untuk mendirikan Khilafah 
Islamiyah akan membawa konsekuensi tersendiri, bukan hanya menyangkut tampilan wajah 
Indonesia, tetapi juga kondisi masyarakat yang akan diwarnai oleh konflik dan ketegangan dengan 
elemen bangsa yang lain. Dengan mempertimbangkan pendapat dari Imam Alghazali dan 
Albaidlawi di atas, maka mengkonversi sistem pemerintahan yang ada, yang secara substansial 
tidak betentangan dengan ajaran Islam, maka tidak diperbolehkan menurut syara', mengingat 
besarnya ongkos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang harus dibayar oleh pemerintah dan 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4561 ) 


masyarakat. Dalam pandangan Ahlusunnah wal Jama'ah, menghindari mudlarat jauh lebih penting 
dari pada menerapkan kebaikan. 


Jai Gale de pan San aya 
“Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengusahakan kemaslahatan”. 


Karena itu, menghindari madlarat yang besar lebih kita utamakan dari pada mendapati sedikit 
kemaslahatan. Sebaliknya, tidak mendapatkan sedikit kemaslahatan untuk menghindari mudlarat 
yang lebih besar merupakan sebuah kemaslahatan yang besar. 


KH. MA Sahal Mahfudh menyatakan, sikap NU pada saat Khutbah Iftitah Munas Alim Ulama dan 
Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 28 Juli 2006: “NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam 
tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara 
formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syari'at Islam dapat diimplementasikan 
tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai 
syari'ah terimplementasi di dalam kehidupan masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. 
Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari'ah di dalam 
masyarakat”. 


Dalam kaitan ini, sikap NU jelas, keinginan untuk mengkonversi sistem pemerintahan, tidak 
memiliki akar pijakan syar'i, bahkan bertentangan dengan serangkaian hasil ijtihad para ulama NU 
yang dirumuskan di berbagai institusi pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi organisasi. 
Bagi NU —sejauh ini—, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah formulasi final umat Islam 
Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. 


Kesimpulan 


Dari diskursus yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa poin penting yang patut kita garis 
bawahi sebagai kesimpulan: 


1. Dalil-dalil yang dikemukakan pihak pro khilafah, tidak bisa diklaim sebagai dalil 
spesifik (khash) dan eksplisit (sharih) dijadikan pijakan dan landasan syari 
kewajiban mendirikan khilafah dalam pengertian mereka (Negara Islam), melainkan 
sebatas dalil-dalil yang bersifat umum (“am) dan mafhum. 


2. Dalil-dalil yang mewajibkan nashbul imamah (pengangkatan pemimpin), tidak bisa 
diinterpretasikan terbatas pada arti figur "khalifah" dan sistem "khilafah", melainkan 
memiliki konotasi longgar yang bisa ditafsirkan dengan figur kepala negara, 
presiden, perdana menteri, khalifah, bahkan raja, dan sebuah sistem teokrasi 
maupun demokrasi. 


3. Urusan kepemimpinan (imamah) bukanlah urusan akidah, melainkan urusan 
fighiyah siyasiyah yang terbuka ruang ijtihad untuk mencari bentuk dan formulasi 
ideal sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa 
divonis kafir hanya lantaran menolak atau tidak mendukung ide khilafah. 


4. Terbentuknya sebuah institusi negara bukanlah tujuan akhir (magashid), melainkan 
sebatas sarana (wasa'il) yang netral untuk mengatur ketertiban umum, melindungi 
dan menyejahterakan rakyat. Bentuk negara dan sistem pemerintahan apapun yang 
efektif (maslahah) dan tidak bertentangan dengan magashidus syari'ah, maka tidak 
ada keharusan merubahnya, bahkan haram apabila dapat menimbulkan konflik dan 
kekacauan umum. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4562 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5. Formalisasi hukum-hukum syariat sebagai konstitusi, akan dihadapkan pada dilema 
pengakuan teori madzhab Islam tertentu sebagai madzhab resmi negara, dan tidak 
mengakui teori-teori madzhab lain, baik madzhab agidah ataupun figh, yang rawan 
menimbulkan deskriminasi dan penindasan pada madzhab-madzhab tidak resmi. 
Lebih dari itu, formalisasi syariat akan kehilangan nilai efektifitasnya (tidak 
maslahah) jika tanpa didudukung kesiapan mental, sosial dan spiritual rakyatnya. 
Bahkan, institusi formal tidak menjamin terwujudnya nilai-nilai syariat di tengah 
masyarakat. Sedangkan nilai-nilai substansial bisa diwujudkan meskipun tanpa 
institusi formal. 


6. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan 
pengejawentahan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berkeTuhanan dan 
berkemanusiaan. Falsafah bangsa yang mengandung nilai-nilai tauhid, 
kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedudukannya 
identik dengan Piagam Madinah, sebagai wadah pemersatu kebhinekaan bangsa. 


1. Sistem demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam, bahkan identik 
dengan nilai-nilai universal Islam. Seperti prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, 
kebebasan, dil. 


8. Upaya-upaya mengkonversi pemerintahan NKRI tidak memiliki pijakan absah dalil 
syar'i, bahkan nyata-nyata bertentangan dengan asas kemaslahatan. 


9. Manifesto esensial Khilafah Islamiyah dalam pandangan Aswaja adalah sebuah 
sistem pemerintahan yang demokratis, maslahah dan rahmatan lil “alamien.|KD 


Disampaikan Oleh : Mudaimullah Azza, dalam Dialog Terbuka dengan aktivis Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI), di kabupaten Bojonegoro, tanggal 3 April 2011 
(M1 Ibn Khaldun, Mugaddimah, vol. I hlm. 97. 
(2| Al Mawardi, Al Ahkam As-Sulthaniyyah, hlm. 5 
(3) Terkait dengan hadits ini, Abu Hatim mengatakan, "dhahir dari hadits ini, bahwa seseorang yang mati dan ia 
tidak memiliki imam, maksudnya imam adalah Nabi saw., karena imam penduduk bumi di dunia adalah Rasulullah 
saw. Barang siapa tidak mengetahui imamnya (nabinya), atau meyakini imam lain yang perkataannya 
mengalahkan perkataan Nabi saw., lalu ia mati, maka ia mati dalam kondisi jahiliah". Lihat Shahih Ibn Hibban, vol. 
X hlm. 434 
(4) Terkadang, aktivis pro Khilafah juga menyodorkan ayat 

TI PAN Ie sil Ko ah IG, 
(AS. Al Bagarah: 30) sebagai dalih kewajiban mendirikan khalifah, dengan mengacu secara redaksional kata 
khalifah dalam ayat tersebut. Perlu diketahui, para Mufassirin memahami kata khalifah itu terjadi perbedaan 
pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud khalifah adalah nabi Adam as., dan ada yang mengatakan anak 
turun nabi Adam as. Penyebutan khalifah kepada nabi Adam pun ulama berbeda pendapat. Satu versi 
mengatakan karena Adam dijadikan Allah sebagai pengganti (khalifah) bangsa jin (Banul Jan) menjadi penduduk 
bumi. Versi lain mengatakan, karena Adam menjadi utusan Allah dalam menghukumi makhluk di bumi. Lihat 
Fakhruddin Arrazi, Mafatihul Ghaib, vol. | hlm. 441 
(PJ Al Juwaini, Alghiyatsi, hlm. 15 
(6| Al Bidayah wan Nihayah 204 : 2001 
(7| Imam Al Ghazali, Al 'Igtishad fil 'Itigad, 147 th. 1988 
(8) Al Baidlawi, Thawali' al-Anwar wa Mathali' al-Andlar, 348: 1998 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4563 


2175. PEMILIHAN PEMIMPIN DENGAN MEMBAGIKAN 
UANG 


Oleh : Umam Zein 


Perkenankanlah kami memberikan kesimpulan atas permasalahan berbobot yang pernah 
ditanyakan oleh saudari nabilah az-zahrah, meski yang bersangkutan sudah tidak berada di grup. 
Wal a'fwu minki. Watawashaw bish shabr : 


Assalamu'alaikum. Deskripsi : Akhir-akhir ini, cukup bnyak diadakan pemilihan pemimpin baik 
untuk tingkat prov, kabupaten, kota,bhkan RT/Rw, dan tidak di pungkiri dari para kandidat karena 
merasa persaingan bgaimanapun cranya di lakukan, salah satunya dengan membagi-bagikan 


uang. Pertanyaanya : 
a. bagaimana hukum pemilihan tersebut ? 


b. bagaimana hukum bagi warga yang memilih karena mendapat uang tersebut ? 
Jawaban : 
MEMPERTIMBANGKAN 
“ Definisi dzu syaukah 

ABK Ag AS OAT ya Ollalud Ain Le cais SU Olga (ALAN, erelby Oa SLR AS pdl S3 Gang 

Alison VI, SLae YI dong Cake $ Uki Ab yel Komeng Alah ad yy All elu, Ka JI 

"Pengertian konsep dzu syaukah (orang berpengaruh) adalah patuh, taat, dan tunduk pada 
perintahnya meskipun orang itu tidak memiliki kelengkapan negara layaknya sulthan, seperti 
alusista militer, tentara serdadu, dan semacamnya yang membuat kedudukannya diperhitungkan. 
Sebagaimana kelengkapan negara ini lazim dimiliki oleh para pemimpin negara, pemimpin massa, 


serta pemuka hauthah yang ditaati atas asas kepercayaan dan pengabdian." (Bughyah al- 
Mustarsyidin, hlm 527). 


“ Definisi suap (risywah) 
Definisi suap yang lebih sesuai dengan konsep (teori) yakni : 
Amami (ae BL MY SAS UnjUaely LL SI oya mita NBA aa Sa GP Jika La gag el AN Sby 


"Menerima suap haram hukumnya. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada gadhi agar 
menetapkan hukum yang tidak benar, atau agar penyuap terbebas dari hukum yang benar. 
Memberi suap juga diharamkan sebab termasuk membantu terjadinya maksiat." (Nihayatuz Zain, 
hlm 370). 


Sedang definisi suap yang lebih sesuai dengan konteks (realita) yakni : 
ay Sedan PA SN ES an AN jang USU Pa 
"Risywah -dengan harakat kasrah pada huruf ra'- adalah sesuatu yang diberikan seseorang 


kepada hakim atau selainnya agar menetapkan hukum yang memihak penyuap, atau agar 
menuruti apa yang diinginkan penyuap." (al-Mishbah al-Munir, 1/228). 


“ Perbedaan risywah dan hadiah 
Keterangan dalam Raudhah : 


ca BAN Latah PL) JBL Of aa Lagaiiaio Oa SAI Celah jam 3 Bie Al) Lila el aya JI OT USS Bg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4564 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


alan AAA, HL SI ye # AYI PGI aa SI Lek Se bray SI SA Ol AS ala Wae engan 
SAP bt Haa jab JL yag Jera Lal Aing Re ab Jr Ona Ja Ll JL Ya Jha Ju GUN abal! 
dl sagly Ke jaa Ul Ulee yi Bole Lela OS Oly Bye) pd Lani Lori) I U2 las OS UP Jas Ul Oli dj 
Oly Ruak ygd Kemal gl ll Alor DLS OP Anoliay PELET Jl dal Jua yaa OLS Ol Aankpd dani dpat OS UB Jaa 
Bg) ye Janda slide OS 


"Sub masalah : Telah kami jelaskan bahwa suap haram secara mutlak sedang hadiah boleh dalam 
sebagian masalah. Dari sini perlu dikemukakan perbedaan esensial antara keduanya ketika pihak 
pemberi rela baik dalam menyuap ataupun memberi hadiah. 


Perbedaannya ditinjau dari dua sisi. Pertama, dikatakan oleh Ibnu Kajj, bahwa suap adalah 
pemberian yang disyaratkan dalam penerimaannya untuk menetapkan hukum yang tidak benar 
atau pemberi terbebas dari tuntutan hukum yang benar. Sedangkan hadiah adalah pemberian 
semata. 


Kedua, dikatakan oleh al-Ghazali dalam Ihya, suatu harta-benda adakalanya diberikan untuk 
tujuan jangka panjang, yakni dalam rangka ibadah dan shadagah, dan adakalanya diberikan untuk 
tujuan jangka pendek. Yang jangka pendek ini orientasinya bisa berupa harta, maka dinamakan 
hibah yang disertai persyaratan/pengharapan timbal-balik, serta bisa juga berupa jasa. Bila jasa itu 
berupa amaliyah haram atau wajib 'ain maka dikategorikan suap, bila amaliyahnya mubah maka 
disebut ijarah atau ju'alah. 


Adakalanya juga harta-benda diberikan untuk mendekati atau meraih simpati dari orang yang 
diberi. Bila hal itu sebatas kedekatan pribadi maka disebut hadiah. Bila dimanfaatkan untuk meraih 
tujuan tertentu lewat kedudukan orang yang diberi maka disebut hadiah pada orang punya 
kedudukan lantaran ilmu atau nasabnya, serta disebut suap pada orang yang menyandang 
kedudukan hakim atau pejabat." (Raudhah ath-Thalibin, 11/144). 


Keterangan dalam Ittihaf, dikutip dari serangkaian analisa as-Subki dalam kitab karyanya Fashl al- 
Magal fi Hidayah al-Ummal yang membicarakan tentang: 


- Konsep Dasar Istilah Hadiah dan Risywah 
bin IS GA li SKL ed AN Jeritan SLIM SAI LS II Aa Jun ya Sa SIB Ob Kadi aed JG 
da HI Seal dab Pd SI SMS yag Cra PPA ENG da Ulas YP oran 2 ad SaeN IS Seal 
SE IN Ig al Jagat GA Oky ByB Ong lepat Bpta Jay ybs dag Tadi A3 ag Ma OA 
Spb! pad (3 Ud ag Lt Uc, Lagi Ujang toa Ugie DS Unnes pb Y ol 


"Tagiyyudin as-Subki berkata : Bila kau mempertanyakan bahwa pemberi hadiah, dengan hadiah 
yang diberikannya, meraih simpati dari orang yang diberi, sementara pemberi suap membujuk 
orang yang disuap agar menetapkan hukum yang menguntungkannya, lantas kenapa kedua 
pemberian ini harus dibedakan istilahnya ? 


Aku jawab bahwa seorang pemberi hadiah tidak punya tujuan khusus selain untuk meraih simpati, 
sedang seorang penyuap punya, yakni pada pamrih atas kasus hukum itu. Penyuap tidak 
bertujuan meraih simpati orang yang diberi, malah kadang sebenarnya benci dan menghujatnya. 
Sehingga bisa diketahui bahwa dalam istilah hadiah ada unsur simpati sebagai karakter asal, dan 
ada unsur pamrih yang menjadi karakter bersama dalam hadiah dan suap meskipun dalam bentuk 
yang berbeda. Sedang dalam suap ada unsur pamrih sebagai karakter asal. Karena itu kita 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4565 ) 


membuat istilah yang berbeda untuk keduanya, dan kita membedakan keduanya berdasarkan 
karakter asal masing-masing, serta mengabaikan implikasi dari karakter bersama (simpati dan 
pamrih) yang ditemui dalam konsep hadiah." (Ittihaf as-Sadat al-Muttagin, 6/160). 


Tinjauan Karakter Bersama Dalam Hadiah dan Risywah 
UI Jill os ob Jadi AI Je GA SI US Aa 2gb Ily Cal Ulat Y) US ahad Y HMI Sud dl JG 
Ly AA Ulat SU aren ABG el pabean ABI Ulat 2 Ul mao UP 0nd UB Alisa kai 
OY » yaaa pb Alan y KAA Ulat D Lay Aoelaah! SL» pnai Liggd Dt ASM Aint Rep yaa Arakan Ade US Ol Lgin 
AI 3 2S Tagih mama Y della dal Ol Ugiag By pama G3 la Jbald da Gde Haha Y dig (le Ugal 
SI Wp Jang Aye OS Of Ling Uentuna W elA YIy Keutan old cad Il lal SMS Asbl Lag Uti Jay Really Jl 
JEANS DG jln ya Jing jiler SU rally dalh dalor OLS Of oler Klo dls Ilasudi USU OL sam Ya jeli 
JSI UP aa ad dala JT OSU 8 MY mun yag AAN 3 Sih Goo yag BEN YG IAI NS east ji dal SG 
V Ii dad Ie paiay ASI Mus ale jl Je Aalory JOS Je BY SU Ob Cia pal anter OLS Ul, US do, YG 
pl ga Ul ato Yy dada JL MV Hal SA pebe3 Y Ja Al SAI ya kal Jl yah dy ly PAI NAS adl laa YI o, 
AAS YG adl Joe ya TAI Sa 
"Tagiyyudin as-Subki berkata : Pemberian hadiah tidak memiliki tujuan utama selain untuk meraih 


simpati, sedang suap ditujukan untuk mencapai ketetapan hukum tertentu dan tak peduli akan 
mendapat simpati ataupun tidak. 


Jika kau membantah : Logikanya yang namanya mencari simpati itu dikarenakan ada kepentingan 
(pamrih) tertentu, sedangkan murni mencari simpati tanpa ada kepentingan itu tidak logis. 


Aku jawab: Benar, hanya saja simpati dicari lantaran beberapa faktor. Di antaranya, bila faktor itu 
karena ada keperluan tertentu, kasus hukum misalnya, lalu kita tahu bahwa yang menjadi motif 
utama adalah keperluan itu dan simpati hanya menjadi batu loncatan bukan tujuan, dengan 
pertimbangan sekira keperluan itu bisa terkuak sendiri niscaya tidak akan peduli lagi dengan cara 
semula, maka yang seperti ini masuk dalam kategori suap. 


Bila faktor itu dikarenakan ada keperluan secara umum, yang adakalanya bersifat ukhrawi seperti 
menjalin ikatan persaudaraan, kasih sayang karena Allah, ataupun pahala ukhrawi, serta yang 
semacamnya baik lantaran unsur alim ataupun shalihnya orang yang diberi, maka keperluan yang 
semacam itu dianjurkan oleh syariat, dan pemberian hadiahnya juga dianjurkan. 


Bila keperluan itu bersifat duniawi, seperti dijadikan sarana memenuhi keperluan secara umum, di 
mana orang yang dibutuhkan simpatinya punya kedudukan tertentu dan kedudukannya itu: 


- Jika lantaran ilmu dan agama maka hukum pemberiannya diperbolehkan. Apakah boleh di sini 
dalam kerangka mubah atau makruh? Keterangan al-Ghazali dalam Ihya mengarah pada hukum 
yang kedua (makruh). Yang dikehendaki al-Ghazali dengan makruh adalah pada penerimaan 
hadiah itu, dan memang demikian, mengingat hadiah yang digunakan itu bisa dimungkinkan diberi 
lantaran sifat alim atau shalih pada dirinya (sementara dia belum tentu alim atau shalih, pen). 
Sedangkan bagi orang yang memberi hadiah hukumnya tidak makruh. 


- Jika lantaran perkara duniawi, dan bukan punya kedudukan karena punya semacam kekuasaan, 
melainkan karena banyak harta ataupun banyak relasi dengan para tokoh sehingga orang itu 
dianggap berguna, maka pemberian hadiah karena motif semacam ini tidak makruh. Menerima 
hadiahnya juga lebih sedikit kadar makruhnya dibanding situasi sebelumnya (kedudukan lantaran 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4566 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ilmu dan agama, pen). Bahkan boleh jadi dibilang tidak maruh sebab dia tidak mempergunakan 
hadiah itu dengan dilatar belakangi ilmu atau agama, melainkan karena perkara duniawi semata 
serta tidak keluar dari definisi hadiah. Dari sini bisa dipahami bila dikatakan menerima hadiahnya 
itu tidak makruh." (Ittihaf as-Sadat al-Muttagin, 6/160). 


Illat Pamrih Yang Boleh dan Yang Dilarang Dalam Hadiah dan Risywah 
SA SS ISI LAB OUaka S3 due Floral Gd Canon Ad Cal BI Wan add ad HAB OP Kadi FI JW aa 33 
jon pi Jas Il aeL UI Uk pel Lead Aira OS OB ale CL LL Uli FLY laka Colkoaill US dy Bjilor dor 
Ob dy ia oekah A8 OLS Ola p ya lia I Roglale dad ASI OS HA Lely Alam jl Boleel S6 JI Ul DG VI, 
Add Badi JI Om Al Iis 


"Tercantum dalam kitab Fashl al-Magal karangan Tagiyyudin as-Subuki : Jika kau bertanya: Lalu 
bagaimana pada orang yang bukan penguasa, ketika dia diberi hadiah sesuatu agar mau 
menyampaikan urusan yang sifatnya mubah di sisi sulthan ? 


Aku jawab : Jika keperluan itu memang bersifat mubah dan dia bukan berprofesi tetap sebagai 
penghubung urusan semacam itu, maka hal itu diperbolehkan bila kinerjanya pantas diberi upah 
semisal harus dilalui dengan banyak usaha, bila tidak demikian maka tidak diperbolehkan. 


Diperbolehkan karena hadiah itu diberlakukan sebagai upah ijarah maupun ju'alah. Dan dilarang 
karena dalam syariat tidak ditemui konsep timbal balik harta dengan bentuk semacam ini" (Ittihaf 
as-Sadat al-Muttagin, 6/158). 


- Asas Prinsipil Hadiah dan Risywah 
Lal Badi JL AI Ino gakl OLS kg Koomadh II ea d3 Kel Gaal ya OS pdl 3 ey Haddh All oya OS U Laaly 
Angka jsel Lagia JS Reaaad SISG yap (edi iambly AJI Anak | AV Jnid Cemal Kendil 3 mel Ely mud pola 
Lagolela 


"Di samping itu, mengingat muara pemberian hadiah adalah pada hal yang sudah dilegitimasi 
sebagai anjuran oleh syariat maka poin anjuran ini yang menjadi tolak ukur penamaan hadiah 
tanpa perlu melihat pada motif pemberiannya. Kemudian mengingat muara pemberian suap 
berkisar pada hal yang diharamkan syariat maka keharaman ini tidak menjadi standar penyebutan 
suap, melainkan tolak ukurnya perlu dilihat secara spesifik pada motif pemberian tersebut, sebab 
tujuan penyuap dan orang yang disuap selalu bermuara pada hal yang diharamkan. Jadi standar 
penyebutan istilah hadiah atau suap dilihat dari tujuan di dalamnya. Cermatilah." (Ittihaf as-Sadat 
al-Muttagin, 6/160). 


“ Status suap cukup dengan melihat garinah 


Sa mi Jala ali ale Sya ly 1 al Ja Ul Asi Ja Ad dah Gain Ud AB uya Kal Iyal eat 
Kit ag Bb Hy Ki Ia JG Pj 4 Um ani end US day US Lian TAS Ai DI) Call AI Je segi At 
bm Len Ka Ob 6 AS ale an JS Ad ml 2 Ga 

"Jika seseorang memberikan hadiah pada orang lain yang menolong dirinya dari orang zhalim 
agar orang itu tidak mengurungkan pertolongannya, maka pemberian itu tidak boleh diterima. Bila 
bukan demikian maka boleh diterima, yakni meskipun orang itu menjadi pelaku tunggal yang 
diwajibkan menolong, berpegang pada gaul ashah yang menyatakan boleh mengambil imbalan 
atas amaliyah wajib 'ain yang butuh kerja keras. Hal ini berbeda dengan pendapat al-Adzra'i dan 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4567 ) 


lainnya. 


Umpama ada orang berkata: Ambillah dan belilah barang itu dengan uang ini, maka menjadi wajib 
bagi yang diberi untuk memenuhi selama tidak ada kehendak keleluasaan tasharruf dari pemberi, 
atau tidak ada garinah yang menunjukkannya, sebab garinah dalam konsep hadiah bisa 
diberlakukan sebagai kepastian." (Tuhfatul Muhtaj, 26/205). 


Syarat suap yang diperbolehkan 
Sd pekana R3Y Il diputng YL Jd US Inogad al lela d Seed OS OL Agan AI Coaal Ayi, Law K2 el jas 
PEP AA SN EN3 Ag din Ka Ol) Cerl FELJI TEYU dll gi ASAM sUpeYU Sae, JI 
OS Garb Sbb Ino OS dadi Pl PJ Ab and Mining L Jd jl db 


"Bagi orang yang memberikan suap atau hadiah pada gadhi atau hakim, bila ternyata diberikan 
untuk menghukumi secara bathil, atau sebagai sarana meraih sesuatu yang bukan haknya, atau 
berakibat menyakiti seorang muslim, maka penyuap dan pemberi hadiah menjadi fasiy sebab 
pemberiannya, orang yang disuap dan orang yang diberi menjadi fasiy sebab mengambilnya, 
serta kurir penyuap menjadi fasig sebab perbuatannya. 


Bila hukum di atas tidak terjadi, atau agar pemberi mendapatkan hukum yang benar, atau untuk 
menolak kezhaliman, atau untuk mendapatkan haknya maka hukum fasig hanya berlaku pada 
orang mengambil pemberian itu. Pemberi tidak dianggap berdosa karena dia terpaksa melakukan 
hal itu sebagai sarana memperoleh hal yang benar dengan segala upaya." (Is'adur Rafig, hlm 100) 


badar oa de PU GL SE JI Iron sasi Uly Jl Jamal jl Gm Sal at L ALS GP AAL SA 
Ah ag dl Io! Il 28 Ol jer Wide YP ai Jl Jero de ad | Ob Uelam | ya Ll, Wis 


"Yang dimaksud dengan suap yang kita perbincangkan ini yaitu harta benda yang diberikan untuk 
menolak kebenaran atau mencapai hal yang bathil. Bila harta itu diberikan sebagai sarana 
mendapatkan hukum yang benar maka hukum haram hanya bagi yang mengambilnya. 
Sedangkan ketika orang itu belum memberikannya, ketika haknya tidak bisa dicapai selain dengan 
cara suap itu maka boleh memberikan harta tersebut, ketika masih bisa mendapatkan haknya 
dengan cara lain maka tidak diperbolehkan." (Fatawa as-Subki, 1/204). 


“ Dalil berkaitan politik uang dalam pemilihan pemimpin 
- Hadits larangan suap pada pemilihan pejabat 
dea: Abe 4S ui an HA : Ang le AI Ko Tanu ab ara Sd 
Pa ee KN aan na Ia 
La Jang dj 4 Uni dika NAS IS Vga (dasi AG DU Had € paandi Aay Kadang Soe) al 
"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah kelak pada hari kiamat, Allah tidak 
mensucikan mereka dan mereka akan memperoleh siksa yang pedih. Pertama, orang yang 
memiliki air berlebih dalam perjalanan dan tidak mau memberikannya kepada musafir. Kedua, laki- 
laki yang membai'at seorang pemimpin hanya karena faktor duniawi. Apabila pemimpin itu 
memberinya, ia akan memenuhi pembai'atannya, tetapi apabila tidak diberi, dia tidak akan 


memenuhinya. Dan ketiga, orang yang menawarkan dagangannya kepada orang lain sesudah 
waktu ashar, lalu dia bersumpah bahwa barang dagangan itu telah ditawar sekian dan sekian oleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4568 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang lain, lalu pembeli mempercayainya dan membelinya, padahal sebenarnya barang itu belum 
pernah ditawar". (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Baehagi, 
Ibnu Jarir, dan Abdur Razak, lafazh dari Bukhari). 


- Pengecualian pada hadits 
Sg selat aYI dy Of (Alloy an eka ALYI dy Ol Sad WP) KAI Gd le daan d Ob (yar As urai Ob) 
ae AI) jilor sUa2 YU LAia oakoel po Ul MS la Ida jg jail pas de 


"IJika kedudukan gadhi hanya mampu disandang orang tertentu) ketika tidak banyak dijumpai 
orang shalih di daerah itu Imaka wajib baginya| untuk menerima ketika imam melantiknya serta 
wajib baginya (untuk menuntut jabatan itu| ketika imam tidak menunjuknya, meski tuntutannya 
akan berujung pada penolakan, walau harus dicapai dengan memberikan banyak harta, meski 
nantinya harta itu haram diambil oleh orang lain. Hukum memberikannya mubah dan hukum 
mengambilnya haram." (Tausyikh 'ala Ibni Gasim, hlm 279). 


- Pendalaman materi berkaitan 
Hasil bahtsu masail PWNU Jatim 2005 pada deskripsi: Pilkada dan Batas Money Politic 
Hasil bahtsu masail PWNU Jatim 2008 pada deskripsi: Legitimasi Pemerintah Dalam Pemilu 


MENYIMPULKAN 

1. Prinsip dasar perbedaan suap dan hadiah terletak pada haram dan tidaknya konsekuensi dari 
pemberian barang tersebut. 

2. Suatu pemberian akan dikategorikan hadiah bila: untuk mendapat pahala, untuk meraih 
simpati, untuk mendapat imbalan materi (hadiah bi tsawab), untuk upah dari amaliyah yang 
patut diberi upah, atau tidak punya motif melainkan ikhlas lillahi ta'ala. 

3. Suatu pemberian akan dikategorikan suap bila: untuk menetapkan hukum yang tidak benar, 
untuk lepas dari hukum yang benar, untuk perantara mencapai kepentingan yang haram, untuk 
upah dari amaliyah yang tidak pantas diberi upah yakni pada amaliyah yang tidak pantas dinilai 
materi (karena sudah menjadi kewajiban atau tidak ada banyak usaha atau kerja keras di 
dalamnya). 

4. Pemberian diketahui sebagai suap lewat bukti langsung atau dengan dugaan (zhan) garinah 
yang mengarah ke suap. 

5. Pemberian harta agar memilih kandidat yang bersangkutan termasuk suap sesuai dengan nash 
sharih hadits. 

6. Suap karena dharurat diperbolehkan bagi pemberi bila memenuhi sejumlah ketentuan: dalam 
rangka menegakkan hukum yang benar, yang bersangkutan adalah orang yang berhak, tidak 
menyakiti atau merugikan muslim lain yang juga berhak, serta tidak ada jalan lain mencapai 
haknya selain dengan menyuap. 

1. Dalam prosesi pemilihan pemimpin konsep suap karena dharurat juga bisa diberlakukan 
dengan tiga persyaratan utama: kandidat memang layak menjadi pemimpin, tidak ada figur 
kandidat lain yang layak, serta money politic di daerah tersebut sudah sangat parah sehingga 
bila tidak menyuap tidak akan menang. 

8. Prosesi pemilihan yang dicampuri suap, meskipun suap darurat, tetap termasuk dalam khitab 
hadits yang melarang suap dalam pemilihan imam, sehingga amaliyahnya fasid, dan konsepsi 
pemerintahan berjalan secara dzu syaukah. 


MERUMUSKAN 
a. Bagaimana hukum pemilihan trsebut ? Hukumnya bisa dianggap sah mengacu pada dharurat 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4569 ) 


kepemimpinan dzu syaukah. Bila memungkinkan untuk diulang maka wajib diulang. 


b. Bagaimana hukum bagi warga yang memilih karena mendapat uang tersebut ? Menerima uang 
itu berdosa karena tergolong suap. Sedangkan memilih lantaran mendapat uang itu juga berdosa 
lantaran sama dengan menjual hak suaranya dan amaliyahnya fasid. Wallahu subhanahu wata'ala 
a'lam. 


II, JB of II yet ageng slr G9 sada aya duda, Jd Jaa Ray Laukoei Ha RAY din) MoUiN ed 3 Anal JG 
AE Sail AS peta Gel ed) SNeetanly Raga eya Lebat, menta oya Rela Calung PLT Ol ISP Sa YY 
Hasil dala Of Ia (gray Boy mal Udaak! Ika Rel Urakua! plg (ad UG. aan Al VI sEPSI (ds Mala jl Ula OLS 15 dl 
DSAYI Aae GE Y al HL dl WS Cenatiny Kemal oa ol3 mpg! ya Ve Jail OS) Boy hell as Jis adl JSI 
(ilang ORI Kar yaaa dls US OB Vig Jr Sh alot Ot d2 pm Yg) Arabia Ale USA Y Dea Cin de OS Ops 
Ngak pe Boy pal) mual Karl U Ronlal ole Sekanih dang da3 3 il 


"Imam Sa'd ad-Din at-Taftazani dalam Syarh al-Magashid berkata : Kepemimpinan dinilai sah 
dengan beberapa hal. Pertama, dengan baiat ahlu hall wal 'agd yang terdiri dari para ulama, para 
tokoh, dan sekelompok masyarakat...dst. 


Ketiga, dengan pengambil alihan kekuasaan. Ketika pemimpin terdahulu telah wafat sementara 
muncul pemberontakan dari tokoh lain yang memenuhi syarat pemimpin tanpa melalui baiat atau 
pergantian kepemimpinan, serta memaksa masyarakat dengan pengaruhnya, maka 
kepemimpinannya bisa disahkan, begitu juga sah disertai berdosa menurut gaul azhar pada tokoh 
yang fasig atau jahil. 


Wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati pemimpin macam ini karena dharurat. Kekuasaan 
dengan paksaan kasusnya seperti memakan bangkai yang dilegalkan karena dharurat, 
konteksnya sedikit lebih ringan dari situasi wilayah yang kacau serta lebih ringan dari situasi 
pemerintahan yang kejam. 


Konsekuensinya yaitu wajib menghilangkan kepemimpinan semacam ini ketika situasi 
memungkinkan. Bila suksesi berjalan mudah dan tidak berimbas pada banyak kerusakan dan 
fitnah maka harus dicopot. Namun bila ada kepastian menimbulkan banyak fitnah, perpecahan, 
dan mafsadah lain yang lebih besar dari mashlahahnya maka yang diwajibkan di sini adalah 
bersabar, sebab dharurat memperbolehkan hal yang sebenarnya diharamkan." (Ta'liyat Tahdzib, 
11271-215). 


#ang JUL Atnulaa Jar yah SUN 2 ttg Sak pay dau Mein y GA Jiang Ol de Angka Ol pLAYI dala 3 PI, 

Y Jas JS Ol andy tas AI jamu d Ol Gile SAN Anh 3 Joey Lia Ul pot aoi dA3 JII Go mail Aan dL Oyo 
GEA Ay ET demlny dab ye Li Jo Asal dil dong aah 

"Prinsip asal dalam prosesi baiat imam adalah membaiat karena dia dinilai mampu bertindak 
secara benar, menegakkan hukum, dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga barang 
siapa yang membaiat karena harta yang diberikannya tanpa memperdulikan tujuan dalam prinsip 
asal maka dia sungguh merugi, masuk dalam ancaman hadits tersebut, serta akan celaka bila 
Allah tidak mengampuninya. Hadits itu juga menunjukkan bahwa setiap amaliyah yang tidak 


bertujuan mencari ridha Allah tetapi untuk mencari kesenangan dunia, maka amal itu dianggap 
fasid dan pelakunya berdosa. Hanya Allah Maha Pemberi Taufig." (Fathul Bari, 13/203). 


ale» 9 az2lb 3 tumis dl olesi, dee oa oeas Lgu Lagis Joel JS ot cdma, Aals Geilahi ya Lim dag ye dLA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4570 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 


"Yang dimaksud dengan baiat di sini adalah akad dan perjanjian baiat. Seakan-akan setiap orang 
dari pemilih dan yang dipilih membeli aset pihak lainnya dan mau memberikannya demi 
melancarkan diri sendiri, serta mematuhi dan mengikuti perintah pemberi." ("Umdatul Gari, 12/199) 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/515287215160758/ 


2270. HUKUM MENGABAIKAN PERINGATAN 
PEMERINTAH 


PERTANYAAN : 
Rampak Naung 


Peringatan pemerintah merokok dan memakai helem dan sabuk pengaman saat berkendara, apa 
wajib dan dosa bila dilanggar, dan bisa menyebabkan fasig karena telah melakukannya 
terusmenerus ???? 


IS 9 SL Dah Aa —lijb 03 Sa 3 LL LK bb al d3 ya! Land plaYI isleb LS ay dp JB, 
DL ge Fund Ray Ill D4 DS Inka OS UU 
JAWABAN : 
1. Rampak Naung 


Ingat pemerintah blm jelas melarang. Berbeda dengan aturan pemeritah dairah larangan merokok 
ditempat umum, maka wajib hukumnya. 

AI Blade apr Agil (Sg UeAINy Bl yan VI (Ill al ya Oa Hb lag ola ob a36 al O Unud Ol SET 

Hope nian dd edi Ja J9 meng £ ea PLN Ag oa Ve OYI 4,4. 

Dan telah terjadi seorang raja memerintah pada mentrinya diumumkan untuk tidak merokok 

dipasar dan warung kopi, tapi orang-orang melanggarnya dan merokok, maka orang-orang itu 

berdosa. Dan haramnya merokok tetap hingga sekarang, karena mengikuti perintahnya. Dan 


kalau pemerintah merintahkan sesuatu dan mencabut larangannya,maka hukum wajibnya tidak 
gugu walaupun blm sempat dikerjakan. | Bughiyah mustarsyidin 91 |. 


2. Ibnu Toha 
Wet GL Lam MIS Ah La Silang Da3 Ca Aj Jlisal mg U Tale Token dp ad Ca pt LO 
( tuhfatul muhtaj ) 


Al Hasil : WAJIB taat terhadap perintah Imam, jikalau perintah tersebut berupa perkara yang 
sunnah menurut hukum syari'at atau perkara yang mubah yang mencakup kemaslahatan ummat. . 
dan selama perintah bukan suatau yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Wallahu'alam. 


3. Fakhrur Rozy 


Pertanyaan ke 2 dan bisa menyebabkan fasig karena telah melakukannya terus-menerus ???? 
bisa menghilangkan sifat adil / menyebabkan fasig 


Se nan pb OA Oly JUS Las UU UI Jas ada Uldaly UM JSI, PUS ALI ya Laik padi 3 ASIA Ulas 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN (4571 ) 


BII SLB AI 3 Ana ya Jalil 
4. Mbah Godek 
Bismillah 


Amung JUAN Roland Land apl Gp AN Ja daa dag OY GO YI maba AS lal SULA ola yi 
JB Of) ——— SW3 Halal Relakan ISI ella Ja celesle LL Of ADAT Ala es G3 Rana pil Jalal mid Rel 
——— HE pd OS Of bia lea A00 eny BIL O SG dang pel! lalu Urekas Cdi SIG OLLA osl il 
AN “ala UN AD VII Lead gai! mag PAI ato de ra aa dai ena. 
“Undang-undang keputusan dan program pemerintah dianggap sebagai program penyempurna 
syari'at Islam karena syari'at memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat undang-undang 
yang menyentuh kemaslahatan dan memberikan manfaat kepada individu dan kelompok. 
Kekuasaan perundang-undang dalam negeri Islam manapun diperbolehkan untuk memberikan 
sanksi hukum terhadap perbuatan mubah (yang dilakukan masyarakat), ketika kemaslahatan 
umum menuntut demikian....... undang-undang keputusan dan program yang dikeluarkan 
kekuasaan perundangan merupakan hal berlaku dan wajib ditaati secara syarl dengan syarat 
tidak bertentanggan dengan nash-nash yang jelas, prinsip-prinsip umum dan subtansi syari'at, 
apabila bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan terakhir, maka undang-undang keputusan 
dan program pemerintah tersebut batal”. | attasyri" al jana'i juz 1 hal 181 |. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/458311360858344/ 


2393. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN ITU FARDLU KIFAYAH 


PERTANYAAN : 
Khafidlbnu MalaeAljawiy 
Bolehkah saya menghukumi bahwa pemilu cagub dll adalah fardhu kifayah..? 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 
Hukum memilih pemimpin adalah fardu kifayah.. 


2 Ghufron Bkl 
Memilih / mengangkat pemimpin adalah fardlu kifayah. : 
HA Oli dilas (JUS Lo yprg ya Ja Lease yong mal elakali ) yen dl UR (SAI Aida Kai Lo prg Ol Jai Ol 
CA paka» oral HS (gle Wyory Jia 8 gelang oya Aka Il OA 153 US yg be Cb lea ya ASUS Lari jl 
o/ENA 


2 Abu Zaki 
Kalau kita gulput, maka yang akan menang orang yang di dukung oleh partai yang membawa 
mudharat pada agama.. 


2 Ghufron Bkl 
Kalo begitu pembahasannya lain lagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4572 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Fahman Zidny 
15 ye LI AI : 
ASI! (le esp Jatian Uglal oya yA Uya US pl ISI peladi Kal Led BUSI le Lao jd Rela yong Ea IP (Jaa) 
Hae Kat 3 AA! Jal GUI, RAS Lelah get G3 Je Ja Waah oU Ol ac JA sa Ody 
Aa PP GI oa OA Olla af Isla LL Yg MUI seb GUI ya Ori aka Tts ya Ie ay ALI 
db Bnal bag pad Lagian Gap JS yet Ol ng 


V2 pp Baen GS Laga : 

For Udit ) Aaan) Ujandl Jadi o adil Jua Ol OLI ye AI aka Gama P3 IPL (MUSI eh yag UBI) 
Iyan Ie Sia BUSI pp 3 HASII of bel) Huh Bl oa JB HPN IS ICA SI ja Jdil a HI OS 
IS ba nga pai YES JS Ol AE Oly HI Upi2 Jaka WUli pyhs mask Ol Zea ob de AE Ob Ill all 
Ae 


1326 pls bai ad : 

ob aus bob, Geteede Y le bing KASI (SEAL Y lbh bye BUSI aji HS ) Tel JI (LAN y 
SE Ja II US cad Ola, alah dala Geng ob ind dil ob Ody, Je ala Y Ol IS at Oly, GpjA ds Jain 
pg, p Joel KA SA EV Jai Ja all Ob bali Jana Ob Yaar” Jyeapali 7 3 pa JB Jis 
FI Jaan IA Jai! OY 3 SAY Le WAS in Gd, eh Y) Seting DG plan JSI de copa: Jis 
Urgd Of Laib de EP: JENIS SAN JUN 3 Jati aj Jl Real Hill Ja pam ll KEY UI: Ji 
PAI Ia aa PUN II Kamil el, AU 3 ai lain Ip OS, Vla yh. 


1322 pls LA adl: 

Sp de yani! Il JSIL BUSI 2 lan Ja Iyileoel (OS yani! al JSI BUSI Ga alan Jay ASI (JLN) 
2d ena Oli SS Joki Calo peka  mradil de EL dl de pygadely 8 andi Jada Jaka dil Je GUSYI 
dala SD Cena Jak el le di Op Upin (NI ya ya GE Ale Yaiy , DUSIS SSK Ab, Jera! 
ISL 2y2aa Y OT Gp petaka PSA yag — Ah el Of — ngisi pl IIS Ab oya peti GL Lily | AS eiale maa Yg 
Se Buy. es Hk Ja ae Ulik BY JAN Jadi g , e32 Teh JUS US OS GI RI AS ya ia SAI 
CB petai FYI oa Ope ALI Ja Tak Ol tenis LSI han ya JS DB 31 Caloro Ora GP CPU yan yaah Jalu 
Ad One pP II oya K3 Aly Ab 3 An Male Spa, 233 Iyan Ta  yedd 3 Alia S3), mis Tarl d 

BUSI id Gang TH Jain BUSUI cady Bb, Ab ALA LI. Ilidla , YG pd meidly, Gali 
SEA LAI YI og Ao oya Heri Um dis GAY ly, Calon ye AYI Alay era Gl ojleely , OAT JSI 
ida Kenyal ee ye Gamal 3 ora el Ji HI la Lang Al SI Boks Pyar! Jada byk! 
MAS maan de Karly at Waah UV. meal Ae Kal IL 3 UB ISI S3 yaa dagb oya Yg, Al JS 
Aa ih Olga EA 3 HASII Sei petean A GU Ob, Aly JS de Katy ati GUY aa al ea 
PL UI ey, SL Lily OS Ala JS pal JS Id, DAN ane pa Rak 3 AN AS sebaga 


Menyerukan GOLPUT itu haram karena termasuk mengajak untuk meninggalkan sesuatu yang 
fardhu kifayah. REFERENSI : Is'ad al-Rafig vol.2 hal. 93 : 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4573 


193p 2 el GAJI Sl 3 
be jp ea aje AA laa en IP Ja Ade HN alan EL Jp JS Lang 
GEN Slogi oya MIS OY Malas dala Keong La Malas pb & LataYI 2 jl dala pel ya AS PO 2) gl ANA 2 alas 
Aoi pr WS BNI Sya ya Ogaiag SL Og jali Uang Uya pedang SUSU OA Oya: Ilang pebo) ol 
Se ILY BU abi, msl uh SL Pn Ba IL AS ASI oa Sg ll Aj ola ad aah 
Als dl Jantan AI Sania G3 Gd 2) Gmail oya" Adly 3 dale JB Y pl yel Lay Aa OS segan pyaka yag dil Jasua 
el, almua oa da2 abal da0 AI P3 AI Jenuaa e) S Ph oya dala pil abal,” 
2 Timur Lenk 
Kalau baca Ibaroh yang disampaikan kang Fahman zidni 
112p Baen IS ina 5 
For Ul y kaan, yan! Jai 0 paikl Jaa Ol SUS FA baka Gandl & p3 BP (MUSI PB ya, BE) 
Jam de Baba MUSI pp 3 HS ol bel, Kab al ol JB II ea ph BEI aa Ieasl BI os 
IS Kang aa Ya JS Of ole Ol KAI Lie Jai Llla pada db Ol Kelar ob Ie AE op II 
4 AP) Aib 
Hukum memilih pemimpin bisa menjadi fardlu 'ain dengan memilih pemimpin yang ahlinya yaitu 
saat diperkirakan kepemimpinan akan di pegang oleh orang yang tidak ahlinya jika tidak memilih 
pemimpin yang ahli , misal calonnya ada empat orang , 1. non muslim 2.orang muslim yang ahli 3. 
muslim yang tidak ahli 4. orang munafig , maka memilih muslim yang ahli menjadi wajib 'ain jika 


diperkirakan kepemimpinan akan dipegang oleh selain muslim yang ahli jika muslim yang ahli tidak 
dipilih dengan bersama-sama. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594128543943291/ 


F0039. HIZBUT TAHRIR DALAM SOROTAN 


Judul buku: HIZBUT TAHRIR DALAM SOROTAN 

Penulis: Ustadz Muhammad Idrus Ramli (Aktivis LBM NU Jember) 
Editor: Dr. Pujiono Abdul Hamid, at all. 

Penerbit: Bina Aswaja Surabaya, 087853372523 

Hal. 146 

Harga: Rp. 22.000,- 

Pemesanan: Bina Aswaja 087853372523, Khalista 081553572073 


HIZBUT TAHRIR PASTI GAGAL 


Jika ada yang bertanya, tentang prospek dan masa depan Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan 
khilafah al-Nubuwwah, maka bagaimana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat 
adalah, Hizbut Tahrir pasti memperoleh kegagalan, bukan kesuksesan dalam memperjuangkan 
khilafah al-nubuwwah yang mereka obsesikan. Mengapa demikian? Tentu, karena khilafah al- 
nubuwwah telah berlalu dan perjalanan sejarah. Berkaitan dengan khilafah al-nubuwwah tersebut 
ada dua hadits yang patut menjadi renungan kita, agar tidak terpengaruh Hizbut Tahrir. Pertama, 
hadits shahih berikut ini: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(457 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MN OA DA L. 


lap Ta OA al PW peka Ale AI ala BI ya) JE JG 0 Sy) Taha gia JG Olga gi Jaa 2 
Sang 9 ie Sis lal JIE ata Ula jan We J8 PX ul Ho Saat Laka JG P3 SN Ang 
Bj Ya aa Bala pa Ja SE ya SD pai lh Ol Do TN gi DI OS Ka IG EL SS 


“Sa'id bin Jumhan berkata: “Safinah menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: “Pemerintahan Khilafah pada umatku selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu 
dipimpin oleh pemerintahan kerajaan.” Lalu Safinah berkata kepadaku: “Hitunglah masa 
kekhilafahan Abu Bakar (2 tahun), Umar (10 tahun) dan Utsman (12 tahun).” Safinah berkata lagi 
kepadaku: “Tambahkan dengan masa khilafahnya Ali (6 tahun). Ternyata semuanya tiga puluh 
tahun.” Sa'id berkata: “Aku berkata kepada Safinah: “Sesungguhnya Bani Umayah berasumsi 
bahwa khilafah ada pada mereka.” Safinah menjawab: “Mereka (Bani Umayah) telah berbohong. 
Justru mereka adalah para raja, yang tergolong seburuk-buruk para raja”. (HR. Ahmad dan 
Tirmidzi). 

Hadits di atas menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kepemimpinan khilafah yang 
mengatur roda pemerintahan umat sesuai dengan ajaran kenabian (khilafah al-nubuwwah) dan 
menerapkan syariat Islam secara sempurna, hanya berjalan selama tiga puluh tahun, yaitu masa 
pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali -radhiyallahu “anhum. 
Sebagian ulama ada yang memasukkan masa pemerintahasan Sayidina Hasan bin Ali - 
radhiyallahu “anhuma-, ke dalam khilafah al-nubuwwah ini, karena masa kekuasaan beliau 
melengkapi masa tiga puluh tahun tersebut. 


Kedua, hadits lain yang menjelaskan tentang khilafah al-nubuwwah, adalah hadits shahih berikut 
ini: 

BE ap 3 OKU SA DG JB pelany Aale II aa AN DP JB tee 0) WS ep Karo ye 
Late SEO Ai agan ala 5 Wah OS OT AL 03 #al pel de BII DG Ai la BI JI, 

Opah AA Sa aj SN ea Ui Aj SK lha mh gp ISI 5 An DI gal Aa ja G6 Ula 
“Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhyalahu 'anhu, berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
“Kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya, kemudian Allah mengangkat 
kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian 
dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. 
Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian 
Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan 
kehendaknya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Lalu Nabi SAW 
diam”. “Habib bin Salim berkata: “Setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sedangkan Yazid 
bin al-Nu'man bin Basyir menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadits ini kepada Yazid. Aku 
ingin mengingatkannya tentang hadits ini (yang aku riwayatkan dari ayahnya|. Lalu aku berkata 
kepada Yazid dalam surat itu: “Sesungguhnya aku berharap, bahwa Amirul Mukminin Umar bin 
Abdul Aziz adalah khalifah yang mengikuti minhaj al-nubuwwah sesudah kerajaan yang menggigit 
dan memaksakan kehendak.” Kemudian suratku mengenai hadits ini disampaikan kepada Umar 
bin Abdul Aziz, dan ternyata beliau merasa senang dan kagum dengan hadits ini.” (HR. Ahmad, al- 
Bazzar, Abu Dawud, al-Baihagi dan lain-lain). 


Hadits pertama membatasi khilafah selama tiga puluh tahun, yaitu masa khilafahnya khilafahnya 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4575 


Khulafaur Rasyidin. Sedangkan hadits Hudzaifah bin al-Yaman, menjanjikan adanya khilafah lagi, 
pasca kerajaan yang diktator dan otoriter. Akan tetapi semua ulama berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan khilafah al-nubuwwah dalam hadits Hudzaifah tersebut adalah khilafahnya Umar 
bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, al-Imam al-Syafii: 


MEA po AS ya ang pe Obaley jay Kel Kang Aaladi, 
“Khalifah itu ada lima orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu 
'anhum.” (Ibnu Abi Hatim al-Razi, Adab al-Syafi'i wa Managibuhu, hal. 189). 
Al-Imam Sufyan al-Tsauri, juga berkata: 


ka Oa BA pb KU ah 
“Para Khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan selain 
mereka, itu adalah perampas atau pemeras.” (Ibnu Abi Hatim al-Razi, Adab al-Syafi'i wa 
Managibuhu, hal. 191). 


Dua hadits di atas menyatakan bahwa khalifah itu hanya tiga puluh tahun, ditambah dengan 
seorang khalifah setelah penguasa yang diktator. Kemudian para ulama seperti al-Imam al-Syafi' 
dan al-Imam Sufyan al-Tsauri menyatakan, bahwa khalifah itu hanya lima orang, yaitu Abu Bakar, 
Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz, sedangkan selain lima orang tersebut hanyalah 
penguasa yang merampas kekuasaan dengan tidak benar. Dengan demikian, berarti obsesi 
Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan khilafah, pasti menemukan kegagalan, karena apa yang 
akan mereka raih —seandainya berhasil-, itu bukan khilafah, tetapi kekuasaan diktator dan 
perampas. Wallahu a'lam. 


(Disadur dari beberapa sumber, terutama buku HIZBUT TAHRIR DALAM SOROTAN, karya 
Ustadz Muhammad Idrus Ramli fAktivis LBM NU Jemberl, terbitan Bina ASWAJA Surabaya, 
087853372523 Mei 2011 by Bindhere Saot El-Madury). 


3000. AHLUL HALLI WAL 'AOGDI 
PERTANYAAN : 


2 S AI Farisi 
Assalamualaikum... Apa pengertian Ahlul halli wal agdi ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Ahlul hilli wal 'agdi adalah para ulama', para pemimpin dan orang-orang terkemuka. Lihat kitab 
Nihayah imam Romli : 


Jah kka y ya nadi OT (RI) ie IA Gaby SU Ul Helm! gala LS (Ad) Una 3 Goles (UUYI A55) 

Sara SI ON $ Amal ya LS Bye AAS Dk Anal Aloe ( gelar yna Cdi Oei 0 yen yg ella ly eLabadi oya Aiadly Jul 

PN Amat AS II, Rn Cena AS aing BIN. dah Arin) JAN na el y Rap A9 4 el Ala easy 
Bola Kai. 

III 3 ye Nda dea A9 Gpolud! 9 : Ip Ie mabel JN LAN OLI ae, LB AY Acla KY $ 296 al, 
HE Op JI pas bAdI Ja oil DASI pas DAY) 6 Lt Bae DB padi oya all, Ja Jah pb Ra lal «lugas MS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4576 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


se aj Ye 


Imam/pemimpin itu bisa sah dengan bebrapa jalan, salah satunya dengan cara baiat sebagaimana 
para shohabat yg membaiat abu bakar -semoga Allah ta'ala meridhoi mereka- pendpat yg ashoh 
bahwa yg mu'tabar adalah baiatnya ahlul hill wal igd yg terdiri dari para ulama', para pelopor dan 
orang2 terkemuka yaitu orang2 yg mudah berkumpul ketika baiat dengan tanpa beban secara 
adat,karena urusan itu menjadi teratur karena mereka dan orang yg lainnya mengikuti mereka. 


Baiatnya satu orang yg terhitung dalam hill wal igd sudah cukup,pendapat kedua, yg di anggap 
adalah adanya ahlul hill wal igd sebanyak 40 sperti sholat jum'at.pendapat ketiga, cukup empat 
orang, seperti jumah saksi yg terbanyak.pendapat ke empat, tiga orang karena ini adalah jama'ah 
yg tidak boleh menyelisihinya.pendapat kelima , dua orang karena dua adalah paling sedikitnya 
jama' menurut satu pendapat.pendapat ke enam cukup satu orang dan yg dianggap adalah 
seorang yg mujtahid. 


Adapun baiatnya ahlul hill wal igd dari orang2 awam maka tidaklah di anggap.pendapat yg lebih 
dekat adalah tidak adanya syarat gobul bahkan syarat tidak adanya penolakan, jk tercegah maka 
tidak bisa diganti kecuali jika selainya tidak bagus. Wallohu a'lam. 


? Doa Bersama 
Dalam kitab I'anah ath-thalibin juz 4, hal. 210 dijelaskan : 


latar pkl Gal yong eLakal ya Laukis ya Jo ld adl, Jl Jat dai Je 


Ahlul hilli wal agdi : terdiri dari para cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang mudah untuk 
dikumpulkan. 


Al-majmu' syarh al-muhadzdzab juz 19 hal. 193 al-maktabah asy-syamilah : 


AS GUY OS Dg pAB ea RAY ya ole2orYI Jaa uya Bird! Atil, Reel ll Rally Akal, Jl Jat Ob € yag 
akang AEla Doel Op kang 6 Aa ayla Gg ISL 073 O ykapusw 


Ahlul halli wal agdi adalah orang-orang yang berada di garis depan/ pelopor yang memperhatikan 
dan memperingatkan, dan golongan yang memberikan pencerahan yang terdiri dari pakar dalam 
ijtihad (mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengambil hukum dari sebuah dalil) yang diambil 
dari bagian umat. Mereka lah yang mempunyai kemampuan untuk memilih pemimpin (imam), 
karena merekalah yang menanggung beban (dosa) imam ketika mereka tidak memeriksa dan 
memperbaiki dalam pemilihan imam terhadap perkara yang benar, dan mereka akan menjadi 
sekutu dalam dosa dan kedzaliman imam. 


BD eat Of MANIS omtating «Akin, Jab Jua oya Rekan Ai Yang Yg dal MLS 3 Sa Blow al Gamal JL « 
Ingat Vas Laluna DELe WIL S3 Op OP BI LA yag «Alay Alias mi Ul PI Aing «Uas abi Jal WU3 


Menurut syaikh Abu ishag asy-syairozi dalam kitab at-tanbih beliau berkata : imam tidak diangkat 
kecuali dengan ketetapan jama'ah (sekelompok) dari ahlul halli wal agdi.hal yang ditunjukkan dari 
ucapan beliau memberikan petunjuk bahwa paling sedikit (minimal) ahlul halli wal agdi adalah 3 
orang.karena sesungguhnya tiga adalah paling sedikitnya jama' (kelompok) menurut kami 
(ashhabusy syafii). Menurut al-gadhi abul futuh bahwa pengangkatan imam jadi dengan satu 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4577 ) 


orang. Dan saratnya orang yang mengangkat (agid) yaitu laki-laki, baligh, berakal, muslim, adil, 
dan mujtahid. Wallohu a'lam bishshowab. 


2 Ghufron Bkl 

Ahlul halli wal 'Agdi ialah para ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat yg keberadaannya berpungsi 
untuk memilih presiden, syarat-syaratnya antara lain : 

1. Adil yaitu menjaga muru'ah dan mengerjakan semua perintah ALLAH dan menjauhi semua 
laranganNYA. 

2. Mengetahui tata cara pengangkatan presiden yg sesuai dgn syarat-syarat yg telah di tentukan. 
3. Tegas dan bijaksana dalam memilih presiden yg lebih baik dan cerdas dalam menentukan 
program untuk mencapai masa depan yg lebih baik. : 


MTMA 0 adat 4 AYI adl 
HJ RAY 3 Rel PLAY Ole O yag adl Gel ageng yel) Oya cl Opa elalali Aa: adal, JA Ja 
Ce RAY! Jal GI, RABU Lal Igo co oles Jaah Wah Ol OA ya 3 J AUYI El Bd Ola nj 
adal) JII Ja dab ebay yk “EL Yg Cr UI se GAY oa oral ada NAS ya Ie dy ALI Ra Umat 
berle Ja AA Ga Alta Lebay pil Anal Ala Ygl (Ag BU Coy SS LS ang ea ale Dad jl Ou 
Adaa bau Jang SAI la USU Lang pad! Soga Oleo Ren, Sl ya liral S3EIL SL Bego Sya Rn DL de 
3 ai EL maka 1 taat RAL ya ga Ole JI Ola AN RSA, SJ WE, ad Bonek bg pil ole BALI Goetas ya 
Bl. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/738643249491819/ 


3163. HUKUM MEMINTA JABATAN 
PERTANYAAN : 


2 lan Saputra 

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh... Sekarang mulai marak anggota legislatif 
mencari dukungan dari masyarakat... Saya pernah mendengar bahwa "Meminta sebuah jabatan 
hukumnya HARAM". 

1. Apakah itu sebuah hadist sohih? Bisakah minta hadist itu secara lengkap... 

2. Apakah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif/Presiden masuk kategori meminta jabatan? 
Untuk bantuan teman-teman semua saya ucapkan terimakasih banyak. »- Powered by PISS- 
KTB" « 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Disebutkan dalam Shahih Bukhari 18/59, maktabah 
syamilah : 


kal! JSa BLN Ika Yo UL 

gay Ad JB JB wu VI yAS JI M8 sulis JB yul G8 Liga USS gl M2 WS jago gol Lis 
ola Gl GiS3 dls Le Gubel « OB BAN Ika Y Haw Up yAS II Me b alus ale AU aa Al 
kale Ciel Jlus yg Ec Gubsl at 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4578 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bab barang siapa meminta kepemimpinan maka dibebankan kepadanya 

“...berkata (Abdurrahman bin Samurah): Rasululullah shallallaahu 'alaihi wasallam berkata 
kepadaku: " Wahai Abdurrahman bin Samurah,janganlah engkau meminta kepemimpinan. jika 
diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu, jika engkau 
diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong ....... : 


- Dalam Shahih Muslim 8/453, maktabah syamilah: 


ado All Iga Md JB Haw H5 GAJI LE WS GUSI WSS a38 Up 5003 LiS3 &933 Up Ulu USS 
US Gabe € ola Gl GiS3 dls Le Gubel « Ol SBL SAI Jus Y Haw Cp KASI 2G alag le Al 
Gale Gicl Ilus yg 


Imam Nawawi dalam syarah Muslim 6/45: 


uk : (iog. b yc9 dollg ekaslg HA AN, alga GNI Jlgus HIS : Lgio : al38 cypsI 13 599 
“Kala ada NI sena Josll JJ LS 49 USS) Ag « Ai Ul S0 BEI d0 54 9 WII Jl Lo Ul 
ale yo53 al lb Yo Was dy": alug ale Wi duo IU". 


dalam hadits ada beberapa faedah, diantaranya:makruh meminta kepemimpinan.......dst 
- juga dalam Shahih Muslim 9/344, maktabah syamilah: 


sal SER soal IG dl ME 3 5) GE dolial gl (3S NG £ Yel Gp Sa503 Tas ul C3 Soul Wis 
Bal all Jom) Buda ASI J3 ynat Lo UMS Bl akug le WI loo yul de USG atugo 
Isl Yg dlu Issi Jesll (8d ode wJgi Y WI3 LI J3 SIS Jie 5SYI J83 JS3 38 dll J3 b yss ade 
Ole yo 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ala' dia berkata, 
telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu 
Musa dia berkata, "Saya dan dua orang anak pamanku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
salah seorang dari keduanya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin 
atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza Wa Jalla kepadamu." Dan seorang lagi 
mengucapkan perkataan serupa, maka beliau bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak 
akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya." 


- Dalam surat Yusuf ayat 55: 
Ale Luis yul US) Gil ale wulasl JB 


Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir): sesungguhnya aku adalah orang 
yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". 


Al hafizh Ibn Katsier dalam tafsirnya 4/395, maktabah syamilah : 
all Iko y0 S3 98 dg sule di yu alel Jo Jlug 


Nabi Yusuf meminta jabatan sebagai bendahara karena beliau mengerti akan kemampuan beliau 
untuk hal tsb, dan karena ada kemaslahatan umat manusia didalam hal tsb. 


Imam Baidhawi dalam tafsirnya (juz 3 halaman 137, Daarul Fikr) : 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN ( 4579 ) 


GAJI doll adl Jaa ul Ale ISI SSI 4 y0 Wsillg led agiwo dl Jlelals ddgill calo ls» ade Jab 4 
4 oleleiwdb AI GSJI Arus g 


Di dalam ucapan Nabi Yusuf merupakan dalil bolehnya meminta jabatan dan menampakkan 
bahwa dirinya siap untuk jabatan tsb, dan menjadi penguasa dari orang kafir, ketika orang tsb 
mengerti bahwasanya tidak ada cara untuk menegakkan kebenaran dan mengatur umat kecuali 
dengan menampakkan bahwa dirinya siap untuk jabatan tsb 


- Tafsir Jamal juz 2 halaman 462, Daarul Fikr : 


lol ul dua .S go lis sngill 0 233 lo 80 &Nllg Solo Adul dll Ale Iuugo Lal LS ca 3 
PN Jlus Y yan Jl ac W akag Gale Al duo AU Igo Md JB Bm 4 GOS JII MS CydS y0 RD 
Call ad ol il aude cuel Alun 48 yo leitil Ula all CAS9 Ulu ye Lgiwal ul bls 

ls ap dual S Yg “ale dl Len3 lea laale cai BB lpalb Ale cust ad ISI lo calo 053 lol wu 

ve 23 Allan alel Jaw J9 cllas Alil yo Jw s0 AN ENI lbs Ale YLKI Auadlg BILA calo Hug, 
gabah an Ueallsale LSN call NI ll a33 Ng maa tile s laos Ibla nas 


2 Hariz Jaya 
Dalam sebuah hadits disebutkan : 


AJB JB Bow v4 anal M0 Wi Call Was Als up s2 Lids Judi 4 San0 wlasill ul Lis 
os lead! CalS9 alun ye ig Ul sb Bole Ja N Btw 2 GANJIL MC L) aku 9 le dll ol sll 


Ne Pena an Nee ee an 
25) 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man Muhammad bin Abdullah Telah 
menceritakan kepada kami Utsman bin Umar bin Faris telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun 
dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: janganlah kamu meminta kepemimpinan, sebab jika engkau diberi kepemimpinan 
bukan karena meminta, kamu akan ditolong, namun jika kamu diberi karena meminta, kamu akan 
ditelantarkan. Jika kamu bersumpah atas suatu sumpah, kemudian melihat ada yang lain lebih 
baik, maka lakukan yang lebih baik. (HR. Bukhori No. 6248 Juz 6 Halaman 2443) 


- KITAB NUZHATUL MUTTAAIN SYARAH RIYADUS H SHALIHIN HALAMAN 557 


"53 WI IS oue SU JUB ab uc yo kabel Ul da8 5929 0 )DAI lb maa "Cun SI 
ul Cuoll Kayo las JSI ul Alalo Je3 US Ul urodl Cia Koil .leale Ulee US9 ladgig Lulo le 
0S ulc Kung Ayo Cus yo Aclb Jd ale Ws US Ul owl jali Horinng Anoso dc A3 US. 

1488 US UB SSS giga gl dawgll X5 98 Iaalg lagu 04Sylo US dis alebi gl AS, Glicl (xd9 
Al S3 ala Iso dll, 


GA AS Saga Si AS 3) JAS 06 ISS pal SIA ena Gp Ji Ha 
Ul Jom) HB oul G8 And ES Sulis dlu wal v3 Ala GE Kanal 2325 wal us WI ang EC Ugal ul 
Ng Gil ale 52B Y sudi Cl Gl Ll sila ar SI il “5 GI Go JB -alug Adle dll ala 
sn db edi 


Artinya : telah menceritakan kepada kami zuhair bin harb dan ishag bin ibrahim, mereka berkata, 
dari al-mukri', zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami abdullah bin yazid, telah 
menceritakan kepada kami sa'id bin abi ayyub, dari abdillah bin abi ja'far al-guraisy, dari salim bin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4580 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


abi salim al-jaisyaniy, dari ayahnya, dari abi dzar, bahwa Rasulullah saw bersabda : Wahai Abu 
Dzar, aku memandangmu seorang yang lemah dan aku menyukai untukmu apa yang kusukai 
untuk diriku. Janganlah sekali-kali engkau memimpin dua orang dan jangan sekali-kali engkau 
menguasai pengurusan harta anak yatim. (HR. Muslim No. 4824 Juz 6 Halaman 7) 


- KITAB NUZHATUL MUTTAAIN SYARAH RIYADUS H SHALIHIN HALAMAN 557 : 


cg aril Jlo bis ade Call Vgileb dobill ye Seal dat y0 ale ya WII a53 Cuaall SBI 
cola Jlaol9 doll Anni Wc AA 03 cam Ol HS usu dio JSI. 


aj Aa AAS Sa Gal Si AS 3) JAS 02 SS pa SBU ena G3 Ji Ha 
Ul Jom) Ul HB oul G8 dul GE Julius dlu opl v3 Ala LE Kanal 325 wal y3 WI ang EC Ugal ul 
NY Gil ale 52B Y sudi Cal GI md ola ass JII il “5 GI Go JB -alug adle dil jala 
pa Jlo alai ». 


Artinya : telah menceritakan kepada kami zuhair bin harb dan ishag bin ibrahim, mereka berkata, 
dari al-mukri', zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami abdullah bin yazid, telah 
menceritakan kepada kami sa'id bin abi ayyub, dari abdillah bin abi ja'far al-guraisy, dari salim bin 
abi salim al-jaisyaniy, dari ayahnya, dari abi dzar, bahwa Rasulullah saw bersabda : Wahai Abu 
Dzar, aku memandangmu seorang yang lemah dan aku menyukai untukmu apa yang kusukai 
untuk diriku. Janganlah sekali-kali engkau memimpin dua orang dan jangan sekali-kali engkau 
menguasai pengurusan harta anak yatim. (HR. Muslim No. 4824 Juz 6 Halaman 7). 


- KITAB NUZHATUL MUTTAAIN SYARAH RIYADUS H SHALIHIN HALAMAN 558 : 


dulgdauog Toulac dilol Al ld S9 lpic Ritol 0 Lg yalll Gala sala YAI Lal 0 Ewpadl dl 
kd Xl US9 WA gi yo Jas la WI sg Sy Ao lgi, Io bale ul Lado 0 WE 3 las. 
bitio Noles gl Liv 5S gl Nsle lolol IS ega 


- Kitab Fathul Bari Juz 13 Halaman 136 


.Jlgo3I Coduuiaalg slondl CiSiw si Lado yuli Jl 9 Url 3d LAI lc yo NI Ugal JB 
Tm. 3 Jos ade pdid 901 gl Joo gl Jim 8 ul asu d99 Jly yS)AI W oludll aac9 29 dll 9 
Lgo1 US le asi yo elIS yo iiang JB AB lam Ul yo 55 Lo A8 289 LSI ll Uk Ulu 
Y Ing Cd JlgsYI lady Sludl Junoy el 9 Jay Al ISlg 048 201L ag yo dswu In Yg wJlgl 
Ole Bola soya usil 33 Jo ab ads gl Ulah Jonan yo A3 SI Cl 3 Lb Hy 
jai sbg ilir Ia gac Ule oo ol Sial Jl ato doel 0S 5934 EluAl duta dio oU AB yo 

cl leg ya 233 Ab ale shadl lgsg dule Laslg yucy MSI Uc Lusi yo GS 9 AI 
due Jl YK 5 ul yaj3 


Kesimpulan saya : kalau penuh dengan ambisi tidak boleh, lihat ibarat yang ada dalam kitab fathul 
bari di atas, dan apabila tidak mempunyai kemampuan dalam pemerintahan juga tidak boleh, lihat 
ibaratnya di atas syarah riyadus salihin. Jadi semuanya sudah jelas bahwa yang diperbolehkan 
apabila mempunyai kemampuan dalam mengatur pemerintahan dan tidak berambisi serta tidak 
money pollitic. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/714073261948818/ 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4581 ) 


3180. SYARAT MENJADI PRESIDEN 
PERTANYAAN : 


2 Bunda Shozyka 

LATAR BELAKANG MASALAH PRESIDEN CACAT : Pada tahun 2004 terjadi perdebatan yang 
luarbiasa tentang capres yang kurang beruntung atau cacat, hal ini muncul polemik yang yang luar 
biasa. SOAL : 

1. Bagaimana hukumnya menjadikan orang cacat menjadi calon pesiden ? 

2. Bolehkah periden itu cacat ? (seperti: buta, buntung, dil.) 

3. Kalau cacat tidak boleh bagaimana kretria yang dimaksud ? Silahkan...nuwun. 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Menurut Imam Al-Mawardi, ada 7 syarat untuk menjadi seorang pemimpin di antaranya adalah 
sehat panca indranya dan tidak cacat, meski demikian, mungkin ada kebolehan kebolehan yang 
menyebabkan orang orang yang tidak memenuhi syarat bisa masuk kedalamnya semisal tidak 
ada orang lain yang di pandang mampu dll. Terlebih lagi di jaman modern ini pembantu 
keprisedenan banyak sekali sehinga bisa mendukung kekurangan fisik dari sang presiden. 


So slab drilakull AESNI yo doko Lb de 9513 dliul 

3 Jalal 98 olgisdU Sodoll All (2 Alis (1 “bag as Bea “ale Ja 19 Erin Lag cl s3 
Aa yag SS slhitul GE Ria La Jo SAN Au (4 ukulllg 29 Ram yo yal gd dos 
Dadi BA Fulon call drgoll SAL9 Bola (6 A0 Jl dulug sudi all gatal Sal (5. sasa 
SIM Ui Lo Has) Aug ale AU alao Guill Ja (IS) Hall 9 Lea yul (7 Jas sle23)). 


PMA 2990 1 ULSII a00 S5 ,gloll : Wol dulolul AK » UlislI 

Sy30l dell : yuli . Asolall lebg ds dc las : ldxal : dau a33 5 misal bg J0 dolodl Ja lols 
lo d sisluo Le20 Aa) Ulwllg mowl9 Row! 0 yul gSJI do dk Clbllg . A33 Jslodl 98 slyiS NI Odi 
SI JI : omolJlg . yAgglI dc yamg AS JI se leuiwl 0S Ria Yati yo sescAI How 1 AL J9. ls Sy 
slg59 Andal! dalan adl dn gall Song dell : pwolllg . Alaadl pyaig Gac Jl dalm MI yag 
oloaou olsel X9 « ale elosiI slisilg 49 Kill d9) Uk Yo US « ul d9 Uwll : Slug . gal 
perda 9 Oa ale Aisi y3p gol A0 dil m5, Gasal XL US Cumlll guo3 H8 D 953 M3 Ls 
us A38 £ ym 33 yo AoYI | ala Ale AU lo sil Igo leale iobs up as Igsub ld SSI ye 

Usa 2nn pas) bipruoig dulg J boru sap Si0g Jul Lo IgI8 LL HS Lioll ye Ngga yg les Dal 
2 Sd R0 yag. 4 WHigoxgi Ng Wu 3 I gong | : alug ale Al alan sll J9 « sll Mila cl 03 ai 

d Also J58 X9 A8 € Jia Aga pluoll you. ( 


2 Ghufron Bkl 
Mengenai syarat presiden harus sehat panca indranya ulama' masih berbeda pendapat, sebagian 
mensyaratkan sehat panca indranya dan sebagian yang lain tidka mensyaratkan demikian . 


si lo Lgio « Usg.xii alodU ea bo jt - 10 : doloil bag sio "- pudludl ad - "1 dgiill dc guagall 
iolaadl 3195 wd byk AN 4 ANN - (1 doll bagi 0 Male ii . A9 Lili 3D lo lging Aulc (iki 
Osing slc ugDSU dil Jasy J3) : allei JB. ddYI 99 doloil 9» 38 lo ole HAJI dng 
Jisll Josing : Gill» D. cakuoll dalan sel ylg « (Jamal ) abal : 3 cal JB loS dolol9 (Daus 
(NI 5 elbg . uaolwoll y0l sub YG « lod 4& d9 99 lagid « cygiso gl 9m dolol audi YG « £ llg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4582 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ka au lp al el dolol R0 98: BSI - & ybwall dololo « casual pl) 40 AL I95 gs 
lbs 3339 » lali ayo 20 SSL Tyas selo Subs Jloel dlu email ba 53 3L.ol adsol Islg 
AJSII9 «day lg ULSIN - »"- 219 yo -" ilesl Asudiy Jul 99 el itys yugyall dal Als alsud 
H.A ye Ula Sgrall dollg dala adl sol la 3S) Cupy « Iudla delaalig Bl all 3 - 
loo eliac Yg Gulgll dio Mau 9 - Aru dor 4 Jati WAY « Io A8 yal doll ic Ru J8! dll 
pd AliSall lol - 11 . el oi las. ole alga A9gil 2S pall elayial Ring 
oa Ubi Slis M9 Ala ol dl Akting dusiladl9 ASIN Lan . sgt Ng Also -: 943 bg sal « 
sila menga aolel sar laal al dns a53 Sesal lal sasa Il Slaali al dslall Sala 3 so SIS 
SKA LB » abs allg dll Ap dug sada Basu - &3 - Setaallg Joall dgx5 20 33 4 woells Swlall 
bl Jang 4 elsui cuba ls cunall #-3lbin9 plg 0s dolo) Rus5 8 « kail Log. Lail ll clagll 
Lag. dale wall ISI dolol dalil yo leo 25543 « caolu@all Allan bill ale 538 2 G1 «ul lh 
Sisi 5250 gl Shu cua BS 193 9S ol adi pol s2 YG sel beats Y Al sal) ear yaa | 
Elo! X9 diw X9 OLS sll gioy Al Sl « aldndlg Eradl9 Kalo lo Led 239 awali g adl 


Menurut syaikh Sulayman Al Kurdiy As Syafi'iy presiden indonesia setara dengan kholifah / imam 
a'zhom : 


.NIATO 2 y2  eblal 55 CI Ulas Gaal Sal 98 aa 0.8: 


Aa Sa ST dal bis: Saba Sa la 2 Ta an HB, BEN AN 08 2333 
Nia : GIE . Al IEuab : Gub3 . dil AS Sala ago Gl lil 3333 slus Is 
Radial yad 4 au o&d GE UgS SY « dual ld CIOL Gb Nuug . GK baal 08 UE Up 4 Sal 
K3 AB Sabll Jgio 3g9 : V9 nas Abcel ilol 9g « HEM doll v8 us bsbosil oa bil 


Lo FE su, 


Wallohu a'lam bis showab 

LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/773402902682520/ 

3250. HUKUM MEMBERONTAK KEPADA PEMERINTAH 
YANG JAAIR ATAU DHOLIM 

PERTANYAAN : 

2 Temmy Sulaeman Bakrie 


Assalamu'alaikum, bagaimana hukum dalam Islam jika berontak kepada pemerintah yang Jaairon, 
dan apabila pemimpin kafir yang akan merusak agidah manusia itu wajib dibunuh? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Tidak boleh membangkang / memberontak pada 
pemerintah walaupun pemerintah tersebut JAAIRON/DLOLIM selagi pemerintah tersebut tidak 
memerintah pada sesuatu yang ma'shiat : 


662 682-675 110 wib e JI AI sila 0 Hull — 
Else sl jan Jaslly lol dillko 38 denotall 29 lg ,alodl ale R9, adu dy 3 dsn bjiay 
al Aclonll dnlkod d0 SI di Gaisll odd USS « ul Sgiwug 993 yo ma BII ale 5g los 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4583 ) 


SS S3 sasa ale pl day sal AA yi Is LS lai Isa SNI dnlknal ito SI Lol 
023 age US JS US Riiol 388 IS JI lal uc giiol 03 Jail ade dl GS JS9 SL NI ade dcloall 
alc C3 IS ye giiol 38 LolailkS s3 Hau Sleio gl bl sa All Jay dileio K5 LAU yo gilol 
0S Eli Ul ule ita yo Kg .ISa9 ule Lg SAI Ia yo giiol 38 aloNI delb uc Rio yog 
59 3353 N3 Bosan 6 NI yA al dellll ON pun JS ole cxnl3 9d lo Liu yu to 69 dell 
y sai loud SI Lani N della 5) sol loud Asoy cal KS Lal dng sad LAILA lay ploNI ol IIS dawago 

US Bilol yo US Lgi wo ale US 9 MEI Agall us) s9 Ao ale 3S R9 Allg dea il 
Me al yo ya dillao 548 Sio BS della Leslg s0 Ja UN ly yu dncano 9 pol della 
bai GB si JS UB ) Kolles Alg3 yo 0 lag dy sil SUlSy lag9 Asalay ul ysolol yaaa Ta adl Ula 
A39 (JEII dnoso 83 Hyo dolb X) akug le AU ac Jaw Jl Js3 09 (Jaw lo MUI all 093,3 
(gsgall 48 dell loil dil dnaso 64 dclb Y) dis (Issuku J8 all dc .ugs PGI yo 50 yo) 
ulik yo Uc Yg yo gl JSI NI Jon umi) 9D plo2l 9 dll Lai 3 la slgaa) lolisI 389 
AAL de dd Ugal Umi) US sleiall LAM yusag Ulalkhuodll yo dls 48 gl ASl5 gl 453 
OS II lo Ctiliyg duo Aga 50 ay Niko GIS ISI lallao elo Ai99 yacg selol 33 ya SI 
9 dal SJ NI dala bag aan yo bsa Alsall ul R09 — JB ul adl — .aAeYI elo cc USU 
LN asal us as Jalil dalil ASN ale #n5all 2553 sn Anil dewa Lining denaN Pein 

96 Kagill Biar gu A18 Lao XII gi lo ll le S9dy ala sale Real UN  Kinll ye wgillg Ag ol 
dag yg eloodl dtang Ll dl seb 0 SI 38 lo adl YEN SH Yul abad up LN SAI 

Lam Oo aloNI RIS d0 ul Brelill cu Ialg -albull Ang co1 yasig sll Jilualg Sl luas 
BIS A0 ul lonol SA Rensall SJ lala A18 Jaa kkal ISI Jas Y ol got sell NI SailS ang, 
Jlsal Jikesl Less lo all yo a29 BI Jstoll Jalaig plbllg Gwile J jay Asl9 das Lu ala J 59 
3d Las Sug ki Nel9 dil y93 AAN MM aed US bas an do « US cas 290l yul 9 (olwoll 
On madl asal Jaisl dua SJ si Ill al, 


Y/Tors sll 

2 bad Lil lg ato dl Li3 Kuba Kdi Aiog Li Jo Ho 39 JB alol gallS0 Agidll 2 ,lc9 
Cusadl 98 lo GIlEII dnoso 9 Jasa Aclb Y UN El Ily lo SS ag Il ol yo el Wlky 
kelas! Si AI le R9 II 2 by ale Dua A9. 


Wajib taat kepada imam walaupun imam tersebut jaair selama perintah dan larangannya tidak 
menyelisihi syara', jika menyelisihi syara' maka tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat 
kepada kholig sebagaimana dalam hadis.dalam shohih muslim " keluar dari imam yang jaair 
hukumnya haram secara ijma'. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/783229255033218/ 


3272. HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DAN PILKADA 
PERTANYAAN 


2 Hamidah Zain 
Assalamu'alykum...apa hukumnya golput ? ..mohon pencerahan. Jazakumullah khair 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Perlu diingat bahwa memilih / mengangkat pemimpin adalah fardlu kifayah. : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4584 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Silis gili Ugag 9D Jo line Long yul elalall pgg05 Ul Ud SAI Hull udi UgSg Ul Jati ul au 
ole Lgg929 bai LI alunu 0 AtulgI dnga 1G  go9 ale Lilg ola Yo WII Wlslgl Jilu la 
OISIA alisall yito . solwall SS 


2 Toni Imam Tontowi 

Wa'alaikum salam. Pemilihan Umum, merupakan “pesta demokrasi” untuk menentukan wakil 
rakyat yang diberi amanat, guna menjaga dan melestarikan kemaslahatan umat secara umum. 
Baik memilih legislatif atau memilih Presiden. Hal ini, disebut dengan intichabab alrigab wa ahli 
syura (memilih Pengawas Pemerintah dan Badan Musyawarah. Atau intichab raisul jumhur yang 
identik dengan nasbu al Imam (memilih Presiden yang identik dengan membentuk dengan atau 
mengangkat imam, dimana hukum wujudnya Dewan Suro dan Presiden adalah fardu kifayah. 
Artinya, kewajiban yang penting “hasilnya maksud”, dengan tanpa melihat pelakunya. 
Sebagaimana definisi fardu kifayah. Dalam Lubuul Ushul hal. 26: 


de Oh s3 se Lo Agi03 533 Sai Ago BSI 1853. 


Artinya: Fardu kifayah adalah sesuatu yang terpenting adalah tujuannya hasil dengan pasti 
dengan tanpa melihat pelakunya. 


Yakni, jika tujuannya sudah berhasil, maka kita tidak dituntut untuk melakukan. Sebaliknya, jika 
tujuan tersebut belum berhasil, maka kita semua yang mampu dan tahu, di tuntut untuk 
mengusahakan terwujudnya sesuatu tersebut. 


A. Kronologi pemilihan umum di hukumi fardu kifayah sebagai berikut: 


Sesungguhnya, Pemilihan Umum dalam rangka “pesta demokrasi” seperti di Indonesia, tidak 
pernah ada dalam sistem pemerintahan Islam. Dan sebenarnya, sitem Pilpres langsung, Pilgub 
langsung, perlu ditinjau ulang melihat dampak negatifnya lebih banyak. Tapi, yang wajib adalah 
terbentuknya kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan berjalannya syariat Islam dengan utuh. 
Karena hal itu tidak dapat terwujud tanpa adanya pemerintahan yang adil dan bijaksana, maka 
wujudnya pemerintahan merupakan wajib. 


Cats 39 0 VI Lali 2 


“Segala sesuatu yang sudah menjadi wajib, maka hukumnya wajib sebagaimana kewajiban 
tersebut”. 

Sebenarnya, mewujudkan pemerintahan tersebut tidak harus dengan pemilihan umum, jika dapat 
direalisasikan dengan selain pemilihan umum. Akan tetapi, jika hanya dengan pemilihan umum 
sebagaimana yang terjadi di Indonesia tercinta ini, maka pemilihan umum menjadi fardu kifayah, 
karena berusaha mewujdukan cita-cita tersebut. Karenanya, memilih dalam pemilihan umum 
hukumnya fardu kifayah pula. 


Lalu, apakah golput haram? Jika kita yakin atau punya dugaan bahwa dengan adanya kita golput, 
Cita-cita di atas tidak terwujud maka golput haram. Jika kita yakin atau dhan (berprasangka) cita- 
Cita tetap terlaksana walau kita golput, maka golput tidak masalah atau tidak haram. Demikian 
pula, jika kita yakin atau dhan golput atau memilih hasilnya sama, sama suksesnya atau sama 
tidak suksesnya. Jika kita ragu akan “dampak” golput kita, maka terjadi dua pendapat dikalangan 
ulama. 


1. Golput dihukumi haram, dengan mengacu bahwa “khitob” (tuntutan) fardu kifayah, asalnya di 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4585 ) 


tetapkan pada individu dan akan gugur setelah ada keyakinan atau dhan bahwa kewajiban 
tersebut sudah berhasil tanpa kita , maka dalam keadaan ragu masih wajib. 


2. Golput tidak haram, melihat asal fardu kifayah bukan khitob untuk semua indifidu, tapi kepada 
sebagian kelompok yang tidak tertentu. Dan dapat menjadi kewajiban setiap indifidu, jika yakin 
atau dhan belum terlaksana, berarti kalau ragu belum menjadi wajib. Pendapat yang lebih benar 
yang pertama. Hal ini disebabkan kemungkinan arah khitob tersebut dengan melihat dua 
pandangan sebagai berikut: 

Melihat jika tidak ada yang melakukan sama sekali, yang berdosa adalah semua individu. Maka, 
arah khitob fardu kifayah pada indifidu. 


B. Melihat jika sudah ada orang lain yang mencukupi, kita tidak mendapat dosa. Berarti, pada 
dasarnya kita tidak wajib. Keterangan ini sama dengan fatwa al Syekh Zakaria al Anshari dalam 
kitab Ghoyatul Wusul hal 27, 


Gsiodi Y ll gb odles Jala wall 1513 0 LS S5 Aedid III ale HS 1558 Sl dl Gil 
59 la dst ya As Jai LAYAI loiag RAI 3 wablull ale yos3 ysgoall ale lo ISdg all 
Ubi 5553 KI pasal ale HUI 465 J9 — JB UI all — 4 CAKo JS Sl Y Jaa Jasa3 . 
JB Sl adl — yEJI adl ga dal Klo ily Hc 2 va 20 Ayat SER S3 ASN A53 Bl - 
Ta sda ale MSN Gp3 as bait @laiy 3 lah 0516 Ul Us Ge II JS ol33 Jl se 0350 £ 
WN Jap ala US dag Yg dadi J o2 Ol Ob. 


Artinya: Menurut pendapat yang lebih benar bahwa “fardu kifayah”, di arahkan kepada semua 
individu, kerena dosanya dibebankan kepadanya jika sama-sama tidak ada yang melakukan 
sebagaimana fardu ain. Dengan dasar firman Allah. 


all Ugiogp Y GI 13b83 
Ini pendapat mayoritas ulama. Dan sebagaimana nashnya imam Syafi'i dalam kitab Um hanya 
saja fardu akan gugur dengan sebagian yang melakukan. Karena maksudnya yang penting hasil. 
Bukan bebannya terhadap mukallaf. Sebagian ulama berpendapat, kewajiban tersebut diarahkan 


kepada sebagian, bukan setiap indifidu. Sebagaimana pendapat Imam Fatchurrozi, dikarenakan 
dicukupkan pada sebagian dengan berdasarkan ayat, 


ASI all GS ol KSio LSI 
Kemudian kisaran kewajiban tersebut pada dugaan masing-masing dengan mengikat kewajiban 
diarahkan kepada semua individu. Maka, barang siapa menduga bahwa orang lain telah 
melakukan atau dia sendiri melakukan, maka kewajiban telah gugur. Barang siapa tidak menduga 
dan tidak melakukan, maka tidak gugur atau tetap wajib. Jika mengikuti atas kewajiban sebagian, 
maka barang siapa menduga tidak ada orang lain yang melakukan dan ia tidak melakukan maka 


dia menjadi wajib jika tidak maka tidak wajib. (Ghoyatul wushul hal 27). 
Sumber : http://misykat.lirboyo.net/hukum-golput/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/744195938936550 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4586 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3282. CINTA TANAH AIR SEBAGIAN DARI IMAN (HUBBUL 
WATHON MINAL IMAN) 
PERTANYAAN : 


? Nona Arya 

Assalamualaikum, katanya hubbul wathon minal iman.Itu hadits atau apa? Apakah seorang 
nasionalis tidak dikategorikan "mencintai tanah air"? Bagaimana figih menjelaskan definisi 
"mencintai tanah air" niku? 


JAWABAN 


? Yai Langlang Buana 

Pertanyaan : Benarkah kalimat " Hubbul wathon minal iman " itu hadits palsu? atau yg semakna 
dengannya..dan benar ga Istilah NASIONALIS itu produk Non Muslim, yg gunanya utk menkotak- 
kotakkan Muslimin?.. Jawaban : 


? Arwandi Arwan 

wa'alaikumsalam.wr.wb.. Dim ktb Asnal Mathalib hadits ini memang masuk kategori Maudhu.tapi 
menurut pen-tahgignyaa Syaikh Mahmud Al Amnauthi,"lmam Assakhawi dlm ktb Magashidul 
Hasanah mengatakan tdk Mengenal Hadits ini.tapi Makna haditsnya Sohih". Wallahu A'lam. 

Asnal Mathalib, hal 181.karya Almuhaddits Muhammad bin Darwisy Albayruti Rh. 
www.piss-ktb.com/2012/02/384-cinta-negeri-sebagian-ciri-beriman.html 


2 Yai Abdullah Afif 
Al Hafizh Assuyuthi menulis dalam Kitab Addurar al Muntatsirah halaman 9 : 


ale SI Jul yo bl K5 Luna. 
Hadits 'HUBBUL WATHAN MINAL IIMAAN' , Aku tidak menemukan asalnya 
Al Hafizh Assakhawi dalam Kitab "AI magashid al Hasanah halaman 100 menulis: 


sama dab y0 Sosial Amsal Cui 98 guna Olinog Ale SSl J suludl yo Usil US ya, 
ade 03649 cailasl adl Watug ulah sll dini AS j8 Ja JI Isi ul ay jl ISI Jam lu yel Crow 
dilo yo su20 lo 


Hadits 'HUBBUL WATHAN MINAL IIMAAN' , aku tidak menemukan asalnya, maknanya shahih, 
didalam 'Tsalitsil Mujalasah' karya Addinawari, dari jalan al Ashmu'i, aku mendengar seorang 
A'rabi berkata: Jika engkau ingin mengetahui seorang laki-laki, maka lihatlah kecintaannya kepada 
tanah airnya......dst 


Al Hafizh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 261, ketika mensyarahi hadits Imam 
Bukhari dari shahabat Anas: 


SS ls ES Ul3 Wb gasal disall OLS 2tal Lita Yo Ad II Alag ale al aka dll Iga G6 
» uL9 8109 DH , | 


Adalah Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bila pulang dari bepergian dan melihat dataran 
tinggi kota Madinah, Beliau mempercepat jalan unta beliau dan bila menunggang hewan lain 
beliau memacunya” 


www.islamuna.info 


SIYASAH DAN KEBANGSAAN | 4587 ) 


Al Hafizh berkata: 
dl ori lg Ulos! 5 dacg risol « Giro Ja58 de Jo Cyrnl 999 


Didalam hadits menunjukkan tentang keutamaanya kota Madinah, dan disyari'atkannya cinta 
tanah air dan rindu kepadanya. Wallaahu A'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/787353667954110/ 

3733. HUKUM MENEMPATKAN AYAT ALOUR'AN & FOTO 
ULAMA PADA POSTER KAMPANYE 

PERTANYAAN : 


2 Mas Muh Muh 

Asalamualaikum, pak ada yang tanya bagaimana hukum menempatkan ayat-ayat firman Alloh dan 
foto ulama pada poster atau kalender pada salah satu caleg, padahal setelah tak terpakai akan 
dibuang dan bahkan terinjak-injak (terhinakan). Terimakasih 


JAWABAN: 
» Ghufron Bkl 
Hukumnya makruh : 
1 — MA celah 
JSI 9 Lgi! oma 9 bill pad 3920 9 dls s5 9 alel 9 Uli 9 sxwol do bil lc Ul ll HS 0 ,Sug 
lebJl 
P 


Boleh disentuh dan membawanya dalam keadaan hadats : 


104 30 JIN call gum al ES 

Ubillg Jill bio yul Jl ade Gisig OLI 0 sega Lg8 LIS A89 909 dowoillS dl all yag) LS lo lol 
VI Lela Yg Lguo a20 DG adl lg Lado US gal e all Igles YUSII Jal L a89 JS,D dl LlS LS 

Jas II NI Leguleig 59 55JI Uli 0,9 doel ade dh3lsob lglols Job Aly WNI ASipy9 Luwy claw dolS 
pg» gl lens leulo 


ulbulla « alalallg « dolodlg « Ukill9 « daa II sd JS «dala NY UL ll yo Ole KS lo log « 
say bh) gal wita Bas 9 adl 59, Kpd lc dos X9 « duo a21 D0, Jowdilo « andi LSG 
Sggill dm 

Penyertaan Asma' Mu'adzom dalam alat kampanye hukumnya Khilaf, menurut Syafi'iyyah makruh, 


menurut Malikiyyah Haram, dan menurut sebagian Hanafiyyah boleh. Sedangkan menyertakan 
foto adalah boleh bila ada ijin atau gorinah kerelaan dari kyai tersebut. Wallahu A'lamu Bishawaab 


Referensi : 
(234 vo/16 2) - duga)! Ac 9aw gali 
bill de « ul GLS : 
8-9 . all Alb 35 bot BEs « ol « ulas Yadi da5 adl Amis Las Leola LA 
JS dll amal j0 US33 . uks Jl anal « Se ala an goa aa Sal 
(OS 5) dwasila . (2) al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4588 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(38 vp/1 a) - alba yiso 
JSI 9 vagill Cadg Jail Axa 2909 JS 9559 alelog big sama Ig Lilo ale UL II LS 0S sil 
0 BU ollai Al maal le yul 3 El ISU basal 93 lo B0 mu Yg alelall 

paid yo Ugbd 99 Pkl MC 04 239 lol BS selada) go catu EU 99 LI yo segis LS 0) X9 


(373 1515 )a- Josll dal 
ma DL Mg asi Uk One Ja belia lc La Ul NI a24 ad Wie9 50 boiuy ad Li lg,» a JB 
bola 55 lpale Wi Ul Kio,» legngl anal Hc begyall A0 sole 9d Alis 8 ul alely - JB ul all 
aa Baal lebak se de le ara lb Kr se 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/902170259805783/ 
www.fb.com/notes/905379192818223 


www.islamuna.info 


BAB 


ADAB DAN AKHLAOG 


| 4590 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


25 ADAB DAN AKHLAG 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika, 
akhlag, adab dan tashawuf. 


GAYA HIDUP 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat 
kebiasaan gaya hidup sehari-hari, termasuk berpakaian dan berhias. 


0033. HUKUM MENYEMIR RAMBUT 
PERTANYAAN : 

lerma Khoirun Ni'mah 

Bagaimana hukumnya menyemir rambut ya ??? 
JAWABAN : 

Masiaji Antoro 

Waalaikum salam wr. wb 

Pengecatan Rambut 


Memakai cat rambut warna HITAM tidak diperkenankan dalam ajaran islam berdasarkan Sabda 
Nabi SAW "Dari Jabir ra, dia berkata, "Pada hari penaklukan Makkah, Abu Guhafah (ayah Abu 
Bakar) datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih (seperti kapas, artinya beliau 
telah beruban). Lalu Rasulullah saw bersabda, 


Nyadi Ipar sa NA Na ab 
(GHAYYIRUU HAADZAA BI SYAIIN WA IJTANIBUU ASSAWAADA) 
“Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam.” (HR. Muslim). 


Menurut kalangan Syafiiyyah unsur pelarangan ini karena dikatagorikan TAGHYIIRUL KHILAOH 
(merubah penciptaan Allah) terkecuali bagi WANITA yang telah MENIKAH yang bertujuan khusus 
untuk menyenangkan hati suaminya dan atas izin suaminya maka yang seperti ini diperbolehkan. 
seperti halnya malah disunnahkan bagi wanita untuk mewarnai kuku tangan dan kakinya bila 
suaminya memang suka dengan hal yang demikian. (Itsmid al'Aini 78) 


Pelarangan mengecat rambut dengan warna HITAM seperti yang tertera dihadits diatas 
sebenarnya dasarnya cukup banyak diantaranya sabda Nabi Muhammad SAW "Pada akhir zaman 
nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. 
Mereka itu tidak akan mencium bau surga.” (HR. Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Hibban dalam 
shahihnya, dan Al Hakim. Al Hakim) 


Seputar warna hitam yang dimaksud dalam hadits ini memang ada pendapat bahwa yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud Nabi adalah warna hitam murni, jika bukan murni 
diperkenankan (Lihat Hasyiyah assanady ala annasaai 8/138 dan Hasyiyah as-suyuuthi ala 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4591 | 


annasaai 6/646), namun untuk lebih berhati-hati alangkah baiknya juga kita hindari. Terkecuali 
bagi : 


1. WANITA yang telah MENIKAH yang bertujuan khusus untuk menyenangkan hati suaminya dan 
atas izin suaminya maka yang seperti ini diperbolehkan 


2. Lelaki yang bertujuan untuk IRHAAB AL'ADUWW (memberikan rasa gentar pada musuh islam 
dimedan perang) seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Utsman, Abi dujanaah, 'Ugbah bin 
'Aamir, Hasan Husen dll hanya karena peperangan dizaman ini sudah tidak ada berarti alasan 
diperkenankannya dengan sendirinya juga tidak ada (Syarh Annawaawy ala Muslim 14/80) 


“Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir uban mereka, maka selisilah 
mereka.” (Muttafagun “alaihi, HR. Bukhari dan Muslim) 


Dalam hadits ini diterangkan alasan disunnahkannya menyemir rambut dengan selain warna hitam 
demi menampakkan perbedaan dengan orang kafir (yang memang sangat dianjurkan), sebab 
meniru gaya dan kebiasaan orang kafir berarti sama halnya dengan mereka MAN TASYABBAHA 
BI GOUMIN FA WUHA MINHUM barang siapa menyerupai suatu kaum berati menjadi bagiannya. 


Namun Imam Al Ghozali menyatakan bila suatu kesunahan sudah menjadi sebuah TREND ahli 
bid'ah maka berarti tidak boleh dikerjakan lagi karena khawatir akan menyerupai mereka. 
Meskipun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama lain seperti Izzudin Ibn Abdis Salam. 


Dengan demikian ketika semir warna-warni selain hitam telah menjadi trend para preman atau 
anak punk seperti sekarang maka terjadi khilaf, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. 


Hukum selengkapnya mengenai semir selain warna hitam ini telah dibahas dalam Forum 
Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur (FMP3) Di PP. Tahfidzil @uran Lirboyo 
Kediri tahun 2010. 


Pertanyaan : 


Bagaimana hukum semir merah, kuning, baik pada keseluruhan rambut kepala atau hanya 
sebagian saja? 


Jawaban : 


Hukum bersemir merah, kuning, baik pada keseluruhan rambut kepala atau hanya sebagian 
diperinci sebagai berikut : 


- Dalam kondisi rambut beruban dan pada saat model semir tersebut menyerupai (tasyabbuh) 
pada kebiasaan (adat) orang-orang fasik, maka hukum bersemir merah dan kuning bagi laki-laki 
atau wanita yang belum bersuami terjadi khilaf (perbedaan ulama). Menurut Imam Al-Ghazali 
hukumnya haram Dan menurut Imam “zzuddin Ibnu “Abdissalam tetap diperbolehkan. 


- Dalam kondisi rambut tidak beruban, maka diperbolehkan bagi wanita yang sudah bersuami atas 
seijin suaminya. Namun bagi wanita yang belum bersuami terjadi khilaf (perbedaan ulama). 
Menurut sebagian ulama haram karena tasyabbuh bil fussag (menyerupai kebiasaan orang-orang 
fasik). Dan menurut pendapat yang lain diperbolehkan apabila ada tujuan yang dibenarkan syariat 
(gharad shahih). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4592 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


REFERENSI: 

1. Madzahibu Al-Arbaah vol II hal 46-47 
2. Fihusni As-Sair hal 11-12 

3. Ittihaf As-Sadah vol VII hal 591-592 
4. Al-Bahru Al-Muhith vol I hal 356 

5. Fath Al-Bari vol X hal 354 

6. Syarhu An-Nawawi vol VII hal 204 


http://solusinahdliyin.net/fmpp/kesehatan/188-rebonding-dan-cat-rambut.html 
178p coal ABI MUSI 


ARIE pi oya AU al ganda Kenal OS ISI ai jy pisa! ad Kwan JJ de pA 
47 — 46 —ao GW 2 AYI malik 
AISI Jani mil lap 0 


ABIS ri PA US IS) jilor dip 3 dil 3 isak LAS Y| Sl ganda ASI Kl elo 3 SG 2 IU — al 

ba SIA Uks 00 LAS yeyadka sed sad Ja dedak ya OS IS s0 yA G elUS II plot p las 
Seal Ta Jani SUS WIB nb Galih Jp) Ag elit YIy onyS Ra yad! PE Jl Sila Jun id Umbi pedas 
Lemb Isi 0S ih. 


IM aa Lab Ai yah pagi MI ga OA AE 1S Lah Ab) perleYI Lila Cola Ia no A3 clS OP dai L 

LB iswddl JaY Ita did Wo jLe Laga dil oya | Lama ol 3 JB ih tas Al ah SI #LAYI Imo Ul CJ G2) adil 
SEA sad eLEYU SAN JB ISL aga Go) JP LET pa (OI aa ya JI eLadadi Oak Lely 4 Ada ya Lp LSI 
AP SEYI Gay Is ola eU Uh Garin IX de Ola UG Gea yak Ul UUS G3 SI Asi 4 as 

Ad AN OS anal 2 ga YP PAI OP ol meal Jr Bp YG n,d Ike) jl mal, 

CI LAI 15) 592 — 591 —xn0 pulai 2 Pel Endah Bold SL 

Ol II GA ye pa ALI ya OY Adab ya tah ) syal) ( dodi! Jual Bole ya JLo OT UU Lpale $ Lae YI WI Ali 
Al Aan Rail jang ya ABI JS A39 (LM ya Up A20 JAN Ulat Lo Laga Kal Ia Jis Wall od43) JU 
ve Ilir SU alat Aly AensI I Ulad lo MY IU pemai Jes Gea Ulas 3 BLAI 3 sel D3 INI Ia 05 


KA ee. JB of II Ul abad, Sp pdl OS Lina Jaka OS jg Rab Ie dad AL Gladi lai sh JS 
Jebs Bytma ab all ola Of Liale SUS uya ea 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4593 | 


356 —— JSI sal Ira Al 


BPA Ii Ag ana dl o1Y GD 200k Iolas jlo WI Sa Yy Geisall Ulat jl 15) Kaya Sa Y) alun 
LL jln pa Dj peluy bale AI Cup il) Unity yadll Tentu) Uas! 3 LSIY email 3 WB) Alamdk pedely OI 
cm With! ina cma JUAN Juady A15 Ka Ia B2 Y 0gb Sg rin MY US Ol Knerly (alait o ygl Of yel 
Jha dag Kla Ab LAS, orodl 3 II melail DL Anisa lab Lo ISI coal 5 Y JUS Rul OLI 
Ular maki meal y Ao gl LNG. 

354 —ae HI AA SI me ci MI 

SY Dhabi d Unta Ails l Jl- Jia GOS yad 1IW hy aja Pad Agak LI Rammakl Sani 1 AAN eragag ta 
ASI Jal GAN! Iltal Lead SY Ig Wikan SLS gp dio 3 Ltang SB IL OS yag AHY yA aa 


Jelly Anji Hal S0 SU Jd HPV da Aya dala pg Ban jl Bisa BUNG Jon Ga Dl kouta lisdikay 
Lease Jala (Sl yani Igaitely ) 1 meng dala AI aho MD ap 


480 —o GI 2 AI Ayat) Geli Lai 


KY Sad NAS, Calon mill pl pad ABI Aa y org AL LAN YA Hai ily AI YP kog Ola Ul, 
kale BARIS GI pad V3 6 Jab Ain gain OLS yah pa NAS 9 adal Cola Y Koba Je jl 


102 —-e GW 2 HI JI Lal 


Sh 3 SI re Tan Ja Jen Alor Sl Kl ot ya pil Klan alel SL 3 deal SI G3 
DI JEI Ie alay dong al jadl Koetanad slide Oon JI Crenlall Kollan Ul, do el JU alone GUSI ye 


672 —ao GBI 2 AA oniakl Bold SU 


JA (ale 3 3 JUS de Kd Lai OS Of yag Adele A5 as ISI ( jiler yag Sebly Biak ld GUI 
Sueb Of Sesak Kadika Of AAL Yg gak pd (Ha Ody Oli, adl Jak detak Ja Reli ola le SU OP -a 
PAT LS opb 3 Dad Al yan Cend AleAe Ronloe Ja oledel Ai JI dd TESY Nlag Biso ja OS el yan Rina Dl yaah pa 
AS oa LA ya Creual Gy — JB Ot dj — "ning Kolios 3 pdl Uralak! Lolita: 3 isa" AI Sya JB A33 Jala 
AN yah yana Nik Jab ASIN) lidi Komar AB pelan dala AO ap Gal dl Jeng ya dat Dag ad otg, Ld Jay ai 
PA Sh kn MU aja Lakon LAS pa oya oke JB Lay AS laa ya ami laka JUS 3 viral man 
dala Yg GKAN m3 ya oil Laga ya ya ad ag Ai lbr Aby Ana pa | pekny dala AI aa MY Cab ai 
Ag erna Jaslsi Iilay Bole yag el JS pel OLI ebaa 3S) LE) Ike meng Ale AI lo dl Jual, JL 


Sa yu. 


249 —mrp 5 pit SNI el d padi OX 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4594 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dyna Y Gold 2 ya Ol pekan dala AI lo ai II LA ia TA da pall AJI Ka mat SI OLI 3 LL 
Of de Jap Lay SU ganas (EN Agil ayal BLS padi 3 Dang gia DU ya Fa Elon AL Uya Y si 
B Ibu peka dala Ab aa Al Jay OS Ab PAS onta AS IA, MUSI Jat Aille La Keladi Le, 3 Alai 
JB CA Yy Ka US) Ojyka pb ala 3 oreo SF Id 8 Salad Jl) AS Ab Hindi elang US ly merit 
HI II de Syam pg Bj ji 3 jins BUANG Joni Kdi Ole Cokouta Laka (egg 


339 m0 GE AI rd Ale) 


GO aila Selly algo Cah ok US SUS 3 gali Sl add OLS Of gpu Ag Ld ol yang Ya (rise d3 HS Ag, 
Sya OLI PET Ogah pg UU mag dala AI el AI Syry JB JB Legit Al ay el Gal YP SUN Anu 
AJI JBS kas) Ogan Y PL Ie AS 1 


Spm Y ayal Jr "3 2 yang jadi Galian Iya pg 1 

DI WF OMA ON Urutan jl Long OS SUS Al Leni ami G3 da JB 
37 pp II AS yr sa IE PLS 

Alia 

OY ebeg OST US 58 Ja ii peang dala Al aa ya yg ea II 


SI aa soal O panda O LAI) lala J5 Lag JP Je GE Dp V3 Led rs! SUN auadl I5 YA 
AEVI9 , OIL IA US # la Ja, SULE Je AI Ia HS3, IP Je GE Dad (Sig, onsasdl 2S Lana, 
Hi 3, DL you Si aa Lela Hana geet Tami 9 adl, PN salsy SSYI 2963 as jl cruadla 


0064. ISBAL 


Salah satu maksiat badan adalah memanjangkan pakaian (sarung ataupun yang lainnya) yakni 
menurunkannya hingga ke bawah mata kaki dengan tujuan berbangga dan menyombongkan diri 
(al Fakhr). Hukum dari perbuatan ini adalah dosa besar kalau memang tujuannya adalah untuk 
menyombongkan diri, jika tidak dengan tujuan tersebut maka hukumnya adalah makruh. Jadi cara 
yang dianjurkan oleh syara' adalah memendekkan sarung atau semacamnya sampai di bagian 
tengah betis. 


Keterangan tersebut bisa dilihat dalam kitab Al-Adzkar An-Nawawi. Yang dimaksud Sombong 
adalah orang-orang kaya yang suka menyeretkan pakaiannya,, karena pada waktu itu orang kaya 
dan miskin di bedakan, juga bisa kesombongan itu agar dianggap orang besar atau orang alim. 
Sebab para pembesar yahudi dulu ketika memakai jubah kelombrohan, bahkan sampai 
menyentuh tanah, dan ini sebagai ciri bahwa yang memakai jubah kelombroh itulah para 
pembesar yahudi dengan kesombongannya (takabbur). 


Hukum yang telah dijelaskan ini adalah hasil dari pemaduan (Taufig) dan penyatuan (Jam') dari 
beberapa hadits tentang masalah ini. Pemaduan ini diambil dari hadits riwayat al Bukhari dan 
Muslim bahwa ketika Nabi r mengatakan : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4595 | 


Medang Gale olgy "AAL pa dah AI Jaa | et dpi pe ya 


Maknanya : "Barang siapa menarik bajunya (ke bawah mata kaki) karena sombong, Allah tidak 
akan merahmatinya kelak di hari kiamat" (H.R. al Bukhari dan Muslim) 


Abu Bakr yang mendengar ini lalu bertanya kepada Nabi : "Wahai Rasulullah, sarungku selalu 
turun kecuali kalau aku mengangkatnya dari waktu ke waktu ?" lalu Rasulullah SAW bersabda : 


"eknng Gl ola, 1 2 Nu dlaiy 3 Kemal LI 


Maknanya : "Sesungguhnya engkau bukan orang yang melakukan itu karena sombong" (H.R. al 
Bukhari dan Muslim) 


Jadi oleh karena Abu Bakr melakukan hal itu bukan karena sombong maka Nabi tidak 
mengingkarinya dan tidak menganggap perbuatannya sebagai perbuatan munkar, yang 
diharamkan. 


SUMBER : EBOOK MASA-IL DINIYYAH oleh Kholil Abou Fateh, Kompilasi ebook oleh: M. 
Lugman Firmansyah, Facebook Pages A@IDAH AHLUSSUNNAH : ALLAH ADA TANPA 
TEMPAT, Blog: allahadatanpatempat.wordpress.com 


0081. Lelaki Memakai Cincin Perak 
PERTANYAAN : 
Fahmi Syecher Attarmasie 


Assalamu'alaikum... Mau tanya nih... Bagaimana hukumnya seorang laki-laki memakai cincin 
perak... dan bagaimna jika cincin tersebutt dicampur dan kadar campurannya lebih banyak dari 
peraknya ??? 


JAWABAN : 
A Nafik Halim 
ml dala AN aka dil ayla Gl aib Jika O yo OS Lean Ad yang Ul CP LI amin SS ab jg Jr AadIh pati yang 
Ammy "Yuta Ank Yg alah ya Jodo al ya JEy tas JII Jai Raloe Slale eni Ile”Upaon Fl mi odong Ul JB 
Pi Lea dandan 3) Jusasi Good BS) PLIDU Judasi CS yna gl Comal seb 
1G kimeo 2 077 AI Sa 


Disunnahkan bagi orang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak dengan sarat tidak 
sampai satu mitsgol dan tidak dicampur dengan emas yang kadarnya lebih banyak dari peraknya. 
Dan yang paling baik cincinnya dipakai di jari kelingking kanan atau kiri. | Busyrol karim juz 2 hal 
14-15 |. 


Zihad Hilmy 


NAN PS padi Ter oya Yen V9 SPL md SET Yy APE Y el! S5 oa ily HSNI NI IU md Jr BAN, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4596 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Saya tidak memakruhkan bagi laki-laki yang memakai mutiara, kecuali karena adab saja sebab 
itu merupakan hiasan wanita, tidak menunjukkan haram. Dan saya tidak memakruhkan memakai 
yagut dan permata, kecuali jika berlebihan dan sombong.” (Al Umm, 1/254. Darul Fikr) 


Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: 

aa pi dy alan pi Aanjah EA Gagg Win dat PU JUS Aa IL Alay plug ale Lo GA Jl ale Un) Oi 
Anjas JS Jt il Ole sil JL JUS as 

“Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam dengan 

cincin terbuat dari kuningan. Lalu Beliau bersabda kepadanya: “Kenapa saya mencium darimu 

aroma berhala?” lalu dia membuangnya. Kemudian datang kepadanya yang memakai cincin dari 

besi, lalu Beliau bersabda kepadanya: “Kenapa saya melihatmu memakai perhiasan penduduk 


neraka?” lalu dia membuangnya. (HR. Abu Daud No. 4223. An Nasa'i No. 5159, lafaz ini milik Abu 
Daud). 


Sementara dalam lafaz Imam At Tirmidzi, ada redaksi tambahan : 
ad Jat Al Elle Gl Il JUS Kd ja Ale ade oli 


Kemudian datang kepadanya seseorang yang memakai cincin dari emas. Lalu Beliau bersabda: 
“Kenapa saya melihat padamu perhiasan penduduk surga?” (HR. At Tirmidzi No. 1785, katanya: 
gharib). Hadits ini sering dijadikan dalil keharaman memakai cincin buat laki-laki baik dari 
kuningan, besi, perak, dan emas. Tetapi, semua riwayat ini dhaif. (Lihat Adabuz Zifaf Hal. 128. Al 
Misykah No. 4396. Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 4223. Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa'i 
No. 5159). Kedhaifan ini lantaran dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muslim Abu Thayyibah 
As Sulami Al Mawarzi. Abu Hatim Ar Razi mengatakan: haditsnya ditulis tetapi dia tidak bisa 
dijadikan hujjah. (Al Jarh wa Ta'dil, 5/165/671. Darul Kutub Al Mishriyah). Imam Ibnu Hibban 
mengatakan: dia melakukan kesalahan dan berselisih. (Imam Abu Thayyib Syamsul Hag Al Azhim 
Abadi, 'Aunul Ma'bud, 11/191. Darul Kutub Al “Ilmiyah) 


Maka dalam masalah ini, ketiadaan dalil pengharaman, merupakan dalil bagi kebolehan. Kita 
mesti kembali kepada bara'atul ashliyah (kembali kepada hukum asal) yakni bolehnya memakai 
cincin selain emas, baik itu besi, kuningan, dan perak, atau logam lainnya walau berharga tinggi. 


0091. Hukum Mencabut Uban 
PERTANYAAN : 
Nur Hafizah 


Apa hukumnya buang (Mencabut) uban ??? Halal haram mubah sunnah makruh. ... Ga tau 
besyukur kah ? Merubah ciptaan kah ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Hah 29 SL edi Iga Y JB pelang dala Al Clan (oi 2 dadar Pal YP AA Gp yyAS Lah Kemal Ii 0 (CA 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4597 ) 


Calon J ENAK jon Cage la FI JU Titan Alat Abg Hlilly Cha Ny Dal gal Oly) yan Layan Ralail nya 
oa la TI ya Ai Us GP V3 Pang mau ar SL JI Ig 09 TI SSI, Ta US II 0 TP Ke 
Al-Majmu' “ala syarh alMuhadzdzab 1/292 


iman Ga j3 Olgy RAL aya eluaki gi AP Kei Id Y 2 pbb 0 yi BI ia Kkbaa Y SAI Jaa ya Kadi Hi 0 Ku) 
alta LIS OY Gian Uli BUM LA Seiya darat Jd Ig 1 pal 3 ea NIS Aa aa Ja ol) 
Mughni al-Muhtaaj 1/191 


MAKRUH hukumnya mencabut uban dari tempat yang tidak dianjurkan oleh syari untuk 
menghilangkan rambutnya berdasarkan hadits “Janganlah kalian mencabut uban karena uban itu 
cahaya orang muslim di hari @iyamat' (HR. Tirmidzi dan hadisnya di anggap hasan), meskipun 
Ibnu Rifah berpendapat sesuai nash kitab Al-Umm haramnya mencabut uban. Imam Nawawy 
dalam Kitab AlMajmu' berkata “seandainya mau dikatakan haram karena adanya larangan tegas 
mengenai hal ini, maka ini juga benar dan tidak mustahil". Mencabut jenggot dan kumis bagi 
wanita hukumnya sunnat karena jenggot dan kumis bagi wanita adalah siksaan. (Mughni 
alMuhtaaj 1/191, Al-Majmu' “ala syarh alMuhadzdzab 1/292) 


Namun seyogyanya dihindari karena ada ulama yang mengharamkannya ALKHURUUJ MINAL 
KHILAF MUSTAHAB "keluar dari perselisihan ulama adalah sunat" semisal ulama A bilang 
makruh sedang ulama B berpendapat haram, disunnatkan bagi kita untuk keluar dari perbedaan 
pendapat tersebut dengan TIDAK MELAKUKAN MASALAH YANG DI PERSELISIHKAN. 


0125. Hukum Mengadakan Acara Ulang Tahun 
PERTANYAAN : 


Basron ElangLaut Matalino 


Assalamu'alaikum. . . Saya member baru, mau tanya nih. Merayakan ulang tahun itu bagaimana 
menurut pandangan Islam ? Dan menyambut ulang tahun yaag baik menurut Islam itu 
bagaimana ? Makasih sebelumnya, wasalamu'alaikum. .. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumussalam wr wb. Memang tidak ada kejelasan dalil yang pasti dalam ajaran islam 
mengenai perayaan acara ulang tahun baik yang mengaharamkan atau memperbolehkan namun 
dikalangan para sahabat Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam sudah biasa terjadi saling 
memberi ucapan selamat antara satu dengan yang lainnya terlebih bila salah satu dari mereka 
menerima kenikmatan. Berarti menurut sebatas pemahaman kami (sementara ini) hukum acara 
tersebut MUBAH (bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sunah) sepanjang di dalamnya 
tidak ada hal-hal yang munkar, terlebih bila memang acara tersebut dilakukan sebagai manifestasi 
rasa syukur atas kurniaNya dalam di berikannya usia atau kenikmatan yang lainnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4598 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OP Soal! BLN Jas SI Gol ld LS AAN) PLAY) dan Aengal 3 UNS Calon aan YON dye! JU Ra 
Asah Yy Ao Zam Y at oli Sg ad erik Il d wu ot S3 ye Hee af Komakiki LA 


SE IG Sao hb Ob Jl LL SUN Aris High Ob Ad gatel y Ay pia UU SUS ale MENU lag Pm al Old Ole 
Sing lin AI Jati Al 3 yan I H2 

ca ala ad Ram oya HAL Ur Agil nya HAL) JB PLUS Jin BA Lena GS Aek JET Je ya SSL Ely 
Sesak pia Wal Sy 31 E ye EU deng Tah 3 MUA up AS 3 Kenal 3 Uag Ajal) SI 9 yomaw Te0 pak, Kai 
Olah AI Aas ya Tell AI GUE pelan dala Ah lo al dl ang ay 


Keterangan diambil dari : Igna Li assyarbiiny 1/188, Asna Almathoolib 1/283, Nihaayah alMuhtaaj 
11/401, dan Mughni Almuhtaaj 1/316. 


Wallaahu A'lamu bis Showaabi 


0301. Rambut palsu « WIG 5 
PERTANYAAN : 


Cecep Setya 


Bagaimana hukum membuat, mnjual dan memakai rambut palsu (wig) yang terbuat dari selain 
rambut anak adam ? 


JAWABAN : 
AghitsNy Robby 


MEMAKAI WIG : 
jika najis - haram 
jika suci tapi tidak seizin suami - haram 
jika berasal dari rambut manusia - haram 
jika suci tapi dengan seizin suami - halal 
dee da Ost | Wap NIS) Uillan Oa jl Gaal jas adl Jana 


“dan haram menyambung rambut dengan rambut manusia, atau dengan najis 
semata-mata, dan demikian juga dengan yang suci yang tak diizinkan oleh 
suaminya” | Busyrol karim juz 2 :131 J. 

MEMBUAT dan MENJUAL WIG : 
jika dari bulu hewan yang najis - haram 
jika berasal dari rambut manusia - haram 
jika dari bulu hewan yang suci - halal 

Masaji Antoro 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4599 | 


Sedikit ulasan tentang menyambung dan hal yang menyerupai rambut Menyambung 
rambut pada dasarnya di larang dalam hukum islam, karena mengkibatkan unsur 
zuur (penipuan) dan taghyiir alkhilyoh (merubah ciptaan Allah) dan tidak 
menghormati atas bagian tubuh rambut orang lain sedang Islam benci sekali 
terhadap perbuatan menipu dan tidak menerimakan karya Allah, karenanya Nabi 
muhammad SAW melarang perbuatan ini 


ie padi, hi AI ad 
“Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta 
disambungkan rambutnya.” (HR.Bukhari Muslim). 


Namun bila yang dipakai sebagai penyambung rambut tersebut bukan sesuatu yang 
menimbulkan kesan penipuan karena bentuk sambungannya bukan rambut atau hal 
yang menyerupai rambut, hukumnya boleh. 


Ada Isa! ymemill Jantan JII SY deli pe Pl Gal jab il ab ja ga jab Janya 
LS Anal) enen) PL AEN al al jpel Alang dp USYI rs PI, gt atd Jantan Gl 23 
A2 HL dd bd dedy Y UB Ur g Wil pl bye AI La Lely 1 IU p pam 3 Ju 
Menyambung rambut dengan menggunakan rambut najis atau rambut anak adam 
hukumnya haram berdasarkan hadits diatas dan karena memakaikan barang najis 
dalam dirinya (dalam masalah pertama) serta mengambil keuntungan dari bagian 
tubuh (rambut) orang lain yang kemulyaannya haram dimanfaatkan. Seperti halnya 
rambut juga tidak boleh disambung dengan memakai sobekan kain, bulu wool. 
Sedang mengikat rambut memakai benang-benang sutera yang di warnai dan 
benang lain yang tidak menyerupai rambut hukumnya tidaklah di larang. | Mughni 
AlMuhtaaj 1/191 |. 
Mbah jenggot 
Diperinci : 
a. Kalau penyambungan itu memakai rambut najis maka hukumnya haram secara mutlak. 
b. Apabila memakai rambut yang suci maka diperinci lagi : 
1). Apabila memakai rambut manusia, maka hukum penyambungannya haram 
2). Apabila memakai rambut buatan, maka hukumnya boleh atas izin suami. 
Dasar Pengambilan Hukum 


a. Fathul Jawwad Halaman 27 : 
Pa OS OT AI NI Aedes Gamad! Ulin Geni JU LS pd Jay Atuna Juolon ab pada Laga BUMN Jo 
GP OSL aa Villa ppad (goal pb Uya Ol Uillan € pp Led uya gl Gaal Uya LIS OP ala OLS Ofy Uillan pp 
dish jyt3. 
b. Bujairimi ala al Minhaj : 
OS yan Villa pl Gsaot ad al AB pada Laga BIN Jang OT Aholny aa Jend Ula (BIN Je) dj 
Cai 3 Obi OP Tab ya Ab pada Lelang Ualy Vol aa ma Obb Lap pad jl Laga oa La pl Lab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


& Sya AAS ole Lin Uladik MY Lagu oya diy Sorga, 0 p oya An denga LS DG VI) jler Ugal jl 
PA NT at 


0386. BERPOLA PRILAKU DAN GAYA HIDUP MIRIP 
ORANG KAFIR 
PERTANYAAN : 


Hafa Zubair 


Sebatas mana meniru pola prilaku dengan orang kafir (tasyabbuh bil kuffar) yang diharamkan 
syari'at ? 


JAWABAN : 
Dhimas Zaki 


Batasan sederhana, bahwa sepanjang kita tidak memakai atau melakukan sesuatu yang 
merupakan "ciri khusus" sebagai identitas suatu agama (non islam) atau "golongan" ( NON 
MUSLIM ) tertentu,maka itu bukan lagi disebut "tasyabbuh", kecuali kita memakai atau melakukan 
yang merupakan ciri khusus dari "kelompok" (NON MUSLIM) itu. Berdasarkan referensi yang ada, 
dulu di zaman penjajahan, seorang muslim yang berpakaian lengkap, jas dan dasi, termasuk 
perbuatan "tasyabbuh", sehingga diharamkan oleh sebagian ulama', tetapi karena sekarang 
pakaian jas dan dasi bukan ciri khusus milik golongan tertentu, maka berpakaian yang oleh 
sebagan ulama dulu dianggap "tasyabbuh", sekarang tentu bukan dianggap "tasyabbuh" lagi. 


Masaji Antoro 
BERIKUT SEDIKIT RINCIAN TASYABBUH dengan ORANG KAFIR : 
“ Bila penyerupaan (TASYABBUH) nya dengan tujuan meniru orang kafir untuk turut 


menyemarakkan kekafirannya maka hukumnya menjadi kafir. 


“& Bila penyerupaan (TASYABBUH) nya dengan tujuan hanya meniru tanpa disertai untuk turut 
menyemarakkan kekafirannya hukumnya tidak kafir namun berdosa. 


“ Bila TASYABBUH nya tidak sengaja meniru sama sekali tetapi sekedar menjalani sesuatu 
yang kebetulan sama dengan mereka maka tidak haram tetapi makruh. 


AS Mad 3 Adab Tray pede aa ajar OP Uh Al JUS Gaga Gas! Bella OIL ole 1 (er Ul 
Cakalan II Jeng jd anal Alat GA dab Anak: Ja SUJS Anak Y Of Lal € Lagah WWlly AK Klaanin Il ea EL 
BOLA Belo JI LES 0 K3 Ina ab ya in Ol Lay «ALI ngan Bls. 


Kesimpulan dari pernyataan ulama tentang berbusana dengan menyerupai orang-orang kafir 
adalah jika dalam berbusana dengan mereka itu karena adanya rasa suka kepada agama mereka 
dan bertujuan untuk bisa serupa dengan mereka dalam syiar-syiar kafir atau agar bisa bepergian 
bersama mereka ketempat-tempat peribadatan mereka maka dalam dua hal diatas dia menjadi 
kafir, namun jika tidak bertujuan semacam itu yakni hanya bisa sekedar menyerupai mereka 
dalam syiar-syiar hari raya atau sebagai media agar bisa bermuamalah berhubungan dengan 
mereka dalam hal-hal yang diperkenankan maka ia berdosa (tidak sampai kafir, red), atau ia 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4601 | 


setuju dengan busana orang kafir tanpa suatu tujuan apapun maka hukumnya makruh seperti 
mengikat selendang dalam shalat. | Bughyah al-Mustarsyidiin 1/529 |. 


0... 0 0 


"Ketika berpakaian (tingkah laku) menyerupai orang kafir, untuk syi'ar kekafirannya maka ia kafir 
dengan pasti ....s/d ... seandainya tidak bertujuan menyerupai mereka sama sekali tidak apa-apa 
baginya tetapi itu makruh". 
AS aa BANI rmh IS HA 3 HI bai (ab Arabika LA Ab Aja Gal op Lau pi mem JB 
AA sa Pp wa Y La Pi) an Jah S3 Pp Kes Al. 
"Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah berkata menurut dhoirnya lafadz adalah melarang 
menyerupai pada setiap sesuatu (dari kafir) begitu juga dalil-dalil lain mengatakan. Maksudnya 
menyerupai (orang-orang kafir yang dihukumi haram) adalah menyerupai dalam pakaian, hiasan, 


sifat-sifatnya dan sesamanya bukan menyerupai dalam urusan kebaikan". | Fathul Barri X/ 273 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0531. Mengidolakan Artis Non Muslim 
PERTANYAAN : 
Nur Hasyim Juragan EsKrim 
Assalamu'alaikum wr wb. Bagaimana hukumnya ngefans sama artis non muslim ? matur nuwun 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Kalau pengidolaannya berhubungan dengan keyakinan, agidah dan kemaksiatannya maka tidak 
boleh tapi bila tidak berhubungan dengan itu semua maka tidak apa-apa. 
50 — GW 2 AI GA Saul 
LS JUS aa ya Ja eana Keard Lol OY AI Gt oya 0g aja yak jl dia Kakan syur LM Loji, Rnanll ji Uang 
PUG 
—EI JS Gaga yag Cotnkan al —iedly NYI RorLan yel, 
BAM Lia OY GIA Gamal 23! ya Lead UU LYI Reoeliaaie Lia! Dyikoo #Aleily je! Rorlias. ya Lagi bl al Ul 
lali alendb slASYI, Aebal Ole Jp mlally tas oggii Jas, Kali le 3 O,A 
Hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, orang dungu, ahli hasut dan 
orang-orang yang gemar membikin kericuhan. 


Setelah Kyai nadzim menganjurkan bergaul dan memilih bersahabat dengan orang-orang yang 
berbudi pekeri baik, beliau melarang untuk bergaul dengan orang-orang yang berbudi jelek karena 
pergaulan akan mendatangkan efek negative baik dari segi duniawi maupun ukhrawi sebab 
melihat salut mereka (saja) memudahkan kejelekan ada dalam hati dan membuat hati sulit 
menghindar darinya, “tabiat manusia selalu cenderung ingin menyerupai dan mengikuti terhadap 
teman bergaul”. | “Ilaaj Al-Amroodh ar-Rodiyyah Bi Syar'l al-wasyiyyah al-Hadaadiyyah 214 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4602 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0535. Membuat Tato 
PERTANYAAN : 
Alech Najwa 


Assim alaikum wrwrkth.. TATO.. skarenag jadi trend di kalangan anak2 muda , g cuma laki-laki 
yang prempuan Y pun g kalah banyak.. Kata Y seni.. Gmn nie khukum mnrut islam itu sendiri ?? 
Skarena kang akeh.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 
Tato ada 2 macam : 


1. permanen sulit hilang.model ini tinta ada dibawah kulit cara masukkan tinta dngn jarum.yang jns 
ini wudhu/junub sah karena g menghalangi sampenya air kekulit. 


2. non permanen tinta diluar kulit.jns ini wudhunya g sah. 
Dua-duanya Hukum membuatnya haram. 
Raden Mas LeyehLeyeh 
Yg Lal Kg 1 Lega Ha aa JA IS UP yana PENA Ugal, joy Ya Anal 3S ya Clwo Jp 
IE mey AS AI Geleng peak Ja 3S Lengan Cia Y Sala PLS Ola Lela Ga ea II oa Jual au 
aa 
| Bujaiirimi alal manhaj 1/71 |. 
Masaji Antoro 
Hukum membikin TATTO satu paket dengan hukum memakai BEHEL atau PANGUR, HARAM 
A1 Gile DA erni Sma, HL SU Final Sm AI ad 1IG AI die AI (ey Sama Gl HP 
SU Ag BN JB RI SES jay lang dele AI Ll AI Jgn Ab ja GAN Up IS UI diah ES 
le in BU tis SU Lay ayla ya 
Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud ra bahwasanya beliau telah berkata: Allah melaknat para wanita 
yang bertato dan para wanita yang minta ditato, para wanita yang menyuruh wanita lain untuk 
mencabuti bulu alisnya agar menjadi tipis dan tampak indah dan para wanita yang 
merenggangkan gigi mereka sedikit untuk kecantikan dan para wanita yang mengubah ciptaan 
Allah. Ada seorang wanita yang berkata kepada beliau dalam hal tersebut, kemudian beliau 
berkata: "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah saw, sedangkan hal 
itu disebutkan dalam al @uran", Allah ta'ala berfirman: Apa saja yang rasul datangkan kepadamu, 
maka ambillah dan apa saja yang Rasul melarang kepada kamu sekalian, maka hentikanlah. 


Telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhori dan Muslim. | Kitab Dalilul Falikhin juz 4 hal 
494 |. 


TE AR MEN yan) Egg WE aliiy doa Ola 2 Gay gg Wong ya ABI Ii ya) Ya pi) 
Sad 3 lg dale II dl Agil Cm jade Jang WAY! Jt Jaa pa Lem Boga miss Ui jl NAS ayam 
SUS US Jgadkiy cake Cai (By WI le Lp Cepmmo Demi 9 (Lal Way CL panai SL Sl 

aa PA TUM JG ON pa0P Ie Jai said de Rindi, elaab. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4603 


(By pg KAS pian! y AL Jl yel yi) Ale jl Ab pad ? ya£ upil 02 Lian A0ladrt ol yy Ca yaaa opal 92 Reladkl ol, 
SIA Ako gila BLAI jab SS Usa jasa lal adi Jua al ga Halo, (190/6 : JSI Jai) Oluouso 
Abi GA kata gan Ikang Lag Jyadkl) Jeli Gale pl ey LA yan ya 8 Sling CAS US Jada Ol cell 
Ula) Lilin? ct La da3 GI (Ag Homellitn an Celena ema ya gl Umi ya Laga AM Ann, elegan opa adl Hi 
Yg FIP toga Ce Cai jl Bola Leak bl Ugal Gal tilas oya 2 mai Bl j3 sal JU Ole, 
(OTIL etika pia SIN ES) dg ml Aj Lagi La Jajid tower ig ia OI AS. tamil. 

1 Al-Figh al-Islaam 1/410 

— 25 adi P3 » Pa AI Lada Pa AI AI aa Ad Gani alas La: aa datar Last Had li aah 
Monita « Hantu, MAA (2) 4 Oei IBI AI Gjad 3 lag ale AI ed Ja) JB: JE 
SAN ge Tn SO Di Aa Maa ya (2 

di pb db pl sa GL ada Saad Li LAN Aa Bat 
S3) 


2) Bi AP Ka ASI mioad Lamb Il Bagir AA all Jana Con Lag jl Bl gatal 3 j3 OT 
Hg Ab II ag AP pian PA AP para 6 
(Ly Dra yi AA aa ayakan Sya (Alb 1678 / 3 y pakan ten MA irakly AJI AL ad "1 ega 
(BA 22 | 6 Ata ) 2 SU AA tenan Oekinn IMA terjal SA ye bala Oya ob). 
(2) B Lara NAS jane 33 Lenaru Mela pt Ol LL OT: Mala . 
(3) 372 110 GIS a83 393 39215 HI mi 
Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah X1/273 
paid AR Of Ia Rul Aladin Uli Adele la PG OT II SANG ME 3 yag HI UI A (A3) 
Ulas BY! Aaj SG Al ISI Ulah ORAL rail DL pile 
| Ao OS Ol HI Jl alas Ol, Uillan ASI Ale CL Y Ope, padi Ula KASI pas Jl dd Of Lama JL, 
DLS ai Yy d8 Gin Y AI) dale org Gang Lang V9 AI masi IS SI ya Ale Ob Yy Uallas JG LA 
4nn 
Had Oly Lela aa BOLA ai Yg Lois Cam d CA Allan G Lealia Uap G3 OP dil alolos Road SS ly JE 
Ugej3 LL Ao plg Alay RaSI3 Rere ala La Jol 3 Ugalany Lepelisil uas Yg INA mu Leela Lap 
OIL ma Yg 0 le ab oa 3 Si Op 
Paanah at-Thoolibiin 1/107 

TATTO 


Hukum bertatto HARAM. Menghilangkan tatto bila dilakukan saat seseorang sudah mukallaf 
(dewasa dan berakal), tidak dipaksa, tahu keharamannya, tanpa kepentingan, bisa dihilangkan 
maka wajib menghilangkannya, bila tidak maka tidak wajib. Wudhu, shalat dan menjadikan imam 
orang yang bertatto sah 


PE AG ANY MEP yag JI gd HI S3 J139 IL alas JI BII Jb GR SY SI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4604 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ml uas 3 HL ol AS) Ka CAS etik PP DANG ME jha Jae pal mna ea2 II Bd Us pada bat 
Yg sala S0 mai) cal j3 aja YG VI aah Ag ol y Alas ISI Ia 9 day am Ale FYI AI DB ob 


(53 Ugale OLS IS) Ya onla dad ny La umi. 
BAHASAN TATTO : 


Tatto ialah tanda pada tubuh yang dihasilkan dengan cara menusukkan jarum pada tubuh hingga 
mengeluarkan darah kemudian meninggalkan warna membiru atau menghijau dari bekas tusukan 
jarum tersebut, perbuatan semacam ini dilarang berdasarkan hadits Nabi 


N 9 Pa ad 04 0 2 Io Pn Hoa - 0-0 Lo. - 10 AW 2... 3c So. 3w - 040 - 0 90... 

Al ge Diah mod SLmliahi HLasall, Sup pama Sl yl abi ed JW ash as ali ag) Depaa dn 
SL, KG BN JT el Ap ja la dl ka BI ipa ta ya ca Aj La JB 3 3 ld 
ale gia NAS6 A2 SU Lg oya Iya 


Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud ra bahwasanya beliau telah berkata: Allah melaknat para wanita 
yang bertato dan para wanita yang minta ditato, para wanita yang menyuruh wanita lain untuk 
mencabuti bulu alisnya agar menjadi tipis dan tampak indah dan para wanita yang 
merenggangkan gigi mereka sedikit untuk kecantikan dan para wanita yang mengubah ciptaan 
Allah. Ada seorang wanita yang berkata kepada beliau dalam hal tersebut, kemudian beliau 
berkata: "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah saw, sedangkan hal 
itu disebutkan dalam al Guran", Allah ta'ala berfirman: Apa saja yang rasul datangkan kepadamu, 
maka ambillah dan apa saja yang Rasul melarang kepada kamu sekalian, maka hentikanlah. 
Telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhori dan Muslim. | Kitab Dalilul Falikhin juz 4 hal 
4941. 


Dan bagi yang sudah terlanjur memakainya wajib menghilangkannya sedapat mungkin bila 
memang tidak menimbulkan bahaya pada dirinya dengan bahaya yang dapat diperkenankan 
seseorang menjalani tayammum, bila khawatir menimbulkan bahaya maka tidak wajib 
menghilangkannya dan ia juga tidak berdosa karenanya bila memang ia telah bertaubat.Ketentuan 
ini (wajib menghilangkannya) saat tattoo tersebut dilakoni dengan kerelaannya (tidak dipaksa) 
waktu ia sudah baligh/dewasa, bila terdapat sebelum dewasa atau dipaksa saat membuatnya 
maka tidak wajib dihilangkan.Shalat dan menjadikan imam orang bertatto dihukumi sah, dan tinak 
menjadi najis akibat semacam tangan disentuhkan pada anggauta tubuh yang terdapat tattonya. 
(IANAA' 1/139). 


MS Finad peti S A9) yang | yale dita yua yeee Lanmor elo Joy gir Las sladl, 


Di antara syarat-syarat wudhu adalah bersih dari segala hal yang dapat mencegah sampainya air 

pada tubuh, dan tidak tergolong mencegah sampainya air tera yang sulit dihilangkan seperti tattoo 

maka hukumnya dima'fu (dimaafkan). | Inaarah ad-Dujaa hal. 60 |. 

pan ai pai Ale Ji (AN GA Fr aldi HAB IP Sa (33 35 | 4 ab Nude yaaa Ala 3 "SI 
Pa ai aa d5. ata 
Omg AN das G3 Tel Ia S3 tel Seat Uatr ji ba Ka alah 3 Popo ga Ja GB. Ld, 

SA EA Ega bala SI Hip AI g Lag SAYA ON ap alay Ga la 


LAUT AS, ft las Be SU Ya SU Lila Sa 9 Ae Ul) am da 


Tatto ialah tanda pada tubuh yang dihasilkan dengan cara menusukkan jarum pada tubuh hingga 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4605 | 


mengeluarkan darah kemudian meninggalkan warna membiru atau menghijau dari bekas tusukan 
jarum tersebut.Hukum menghilangkan tatto bila dilakukan saat seseorang sudah mukallaf (dewasa 
dan berakal), tidak dipaksa, tahu keharamannya, tanpa kepentingan, bisa dihilangkan maka wajib 
menghilangkannya, bila tidak maka tidak wajib.Maka bila dilakukan saat ia masih kecil, dipaksa, 
tidak tahu keharamannya, karena ada keperluan, khawatir timbul bahaya yang hingga 
diperbolehkan baginya tayaammum maka tidak wajib menghilangkannya dan sahlah shalat serta 
menjadikan imam dia.Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa orang yang menjalaninya 
setelah ia mukallaf atas dasar kerelaan, tidak menimbulkan bahaya saat menghilangkannya 
dengan bahaya yang memperkenankan menjalani tayammum maka terhalanglah hilangnya hadats 
dari tempat dari anggauta tubuh yang ditatto karena kenajisannya, bila tidak dalam ketentuan 
diatas (mukallaf atas dasar kerelaan, tidak menimbulkan bahaya saat menghilangkannya dengan 
bahaya yang  memperkenankan menjalani  tayammum) maka dianggap  udzur 
keberadaannya.Keberadaan tattoo yang tidak dianggap udzur bila bertemu dengan air sedikit atau 
barang cair lainnya atau sesuatu yang basah dapat menjadikan kenajisannya. | Bujairomi alaa al- 
Khothiib IV/55 J. Wallaahu a'lamu Bis Showaab. 


WUDHU DAN SHOLATNYA ORANG YANG BERTATO 

PERTANYAAN : 

Syaif Aly 

Assalamu'alaykum wr wb.. Gmn hkm tato.. Syahkah wudhu dan mndi junubx orang yang pux tato.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot Putih 
Adapun waudhu dan mandinya tetap sah, sebagaimana dalam kitab Gurratul 'Ain bifatawaa Ismail 
Zain halaman 49 berikut : 
3 Ang maa BP nyai yaglal JL US Gang Da BAYU dig Fla Gl se yy alias 3 j3 yaah SL . lipan 
4 ol ala dy ale Ja Ralat UI SS maa 0) P9 HA : SI Ya alas WAS Ing ma Jp 
SLB dala pouika Md Joel sy 8, wal Olbuypunp Ana Juwdll y 2 m2 gl SI) jilor JP Anis pb jl ya € 3 sy ye Jd! 3 
Bg mal konyoano dna SIA 9 8 ntah Joela di SI Jadi y 2 mo yi Anna. 
Terjemah fatwa Syeikh Isma'il Zain : Bagiamana pendapat anda tentang orang yang mencocok 
pada anggota wudhunya atau disemua badannya dengan jarum misalnya, kemudian dia 
meletakkan tinta ditempat yang dicocok tersebut dengan tujuan mewarnai atau melukis. Ketika 


merapat (tumbuh daging diatasnya) setelah itu, apakah sah wudhunya, begitu juga mandinya atau 
tidak ? 


Benar, sah wudhu dan mandinya, namun dia berdosa dengan perbuatan itu, dia wajib bertaubat, 
dan wajib menghilangkannya jika memang tidak mendatangkan bahaya, karena itu termasuk 
WASYM, yang membuatnya tidak boleh, akan tetapi wudhu dan mandi dengan keduanya sah 
karena darurat, karena itu didalam kulit yang telah merapat (tumbuh daging di atasnya), maka 
tidak menghalng-halangi sahnya wudhu dan mandi karena itu didalam kulit. Shalat dengannya sah 
karena darurat. Wallaahu A'lam. 


www.fb.com/groups/piss.ktb/429131817109632/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4606 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0540. Memanjangkan Kuku 

PERTANYAAN : 

Efy Iysha 

Permisi... assalamu'alaikum ? mau nanya ?hukum manjangin kuku apa yaaa.....? ! 

terimakasih...” “, 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumussalaam. Hukum memanjangkan kuku itu khilaful aulaa ( menyalahi kesunahan ). 

SEN Gm Gee AI Tatag OT Cet 2ONn Jl Olatally BAN Jar jl dad el yang HA ML de marwah JUDYI pakis Lol 
Ad S3) seal (UI F Ugal JI Gm mai & padi Pem Good! Rennu, Tak el 3 Ill JUS md £ sed! 


CB OSYI olima Gmady Lagu ra oya JST pia YG Lag pil Ob Le) ye SBY ola Jd Uye Y BI LAB Nila gmn 
Ula omah UI 


Sedangkan masalah memotong kuku disepakati oleh Ulama hukumnya sunnat bagi pria, wanita, 
kuku kedua tangan atau pun kaki, disunnatkan cara memotongnya di awali dari tangan kanan 
kemudian tangan kiri kemudian kaki kanan dan di akhiri kaki kiri. Namun menurut Imam AlGhozali 
dalam kitab IHYA berkata “sebaiknya di awali dari jari telunjuk kemudian jari tengah, jari manis, jari 
kelingking dan di akhiri dengan ibu jari” dalam kitab tersebut beliau menuturkan hadits dan hikmah 
memotong kuku dengan praktek yang beliau tuturkan.......................... dst. 


luan 
Kemudian pengertian hadits dari sahabat Anas Ra, “kami memberi batas waktu dalam mencukur 


kumis, memotong, membersihkan bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak 
ditinggalkan lebih dari batas waktu 40 malam” (HR. Muslim). 

Artinya para sahabat dalam praktik membersihkan diri tadi tidak sampai mengakhirkan hingga 
batas akhir 40 hari, andaikan mereka mengakhirkan tidak pernah lewat hingga sampai masa 40 
hari, bukan maksudnya membersihkannya di izinkan 40 hari sekali (tetapi setiap saat terlihat 
panjang meskipun belum sampai 40 hari sunah untuk di potong/dicukur). Al-Majmu' Alaa Syarh 
Almuhadzzab 1/287 


3681. HARI TERBAIK UNTUK MEMOTONG KUKU 
Oleh : Yai Abdullah Afif 


Hari yang Bagus & Tidak Bagus untuk Memotong Kuku. Disebutkan dalam Kitab Hasyiyah Bajuri 
ala Ibn Gasim Al Ghuzzi juz 1 halaman 221 : 


Soal Lap il ln283 35 () BSI wall A33 SBI 428 

Kill A85 BI 98 &X: Ul3 () lang sa USB Ale 

lu Gal Suk cas yul 899 () kel, PES! od 29 L 99 
au 13180 W35 Sail uc () king )2 48 IS Als All 


Terjemahannya: 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4607 ) 


Memotong kuku hari Sabtu menimbulkan penyakit yang menggrogoti tubuh 
Hari Ahad menyebabkan hilang berkah 

Hari Senin menjadi orang alim lagi fadhil (pintar dan utama) 

Hari Selasa menyebabkan kebinasaan 

Hari Rabu menyebabkan buruk akhlak 

Hari Kamis mendatangkan kekayaan 

Hari Jumat menambah ilmu dan sifat santun 


Demikianlah kami riwayatkan dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, maka ikutilah ibadah beliau 


J3 5 AGAN Uang lain Jl yul Hull de gi 393 1533 Gil JB GSI CI ob Ong S3 
USS9 595 WS3 aoblg JS 


Demikianlah bait-bait diatas telah masyhur, akan tetapi Imam Ibn Hajar menyatakan: telah 
masyhur syair-syair dikalangan orang-orang yang disnisbatkan kepada sebagian imam didalam 
perihal melakukan hal tsb (memotong kuku) beserta hari-harinya. Kesemuanya itu palsu dan 
bohong. 

Namun ada riwayat lain yang menerangkan bahwa memotong itu bagus semua di semua hari. 
Diriwatakan dalam sebuah hadits, namun hadits ini dnilai maudhu' oleh Imam Ibnul Jauzi dalam 
kitab Al Maudhu'aat juz 3 halaman 53, dan Syeikh Syaukani dalam Kitab Al Fawa'idul Majmu'ah 
Fil Ahaditsil Maudhu'ah halaman 197: 


Berikut sanad dan matan selengkapnya dalam kitab Al Maudhu'aat: 


Aa an ae Se 

JB JB 255 Kl 5S ellac uc pny0 wu Ly Ai dowac yul uc Sgm J3 4 Jadi bli Jati 0 owl 
Aap palalal aib Gag Ela A8 JSS3 AISI Ala 253 cah A9) dolalal AS La Alug Aile AUl alus All Jaa 
503 Sell 3 CalS59 Wall dip S3 Umi Kop 0) lala AO L03 call aj JS53 BII dip CSS ASI 
us gmgll Mo RS slah ag Solat AS Yog WII d9 US Lon do &,3 sLUI 297 ooklsl j6 
polalal Al Yos Gl A9 JS53 AKSI dio 253 ywesll oo Blsl AS L09 #xllo GAN A3 JS5 SSI 
Vai dip 2533 das Jl M9 CJES dea K0 


Terjemahannya : 
-Barang siapa memotong kukunya pada hari Sabtu maka akan keluar darinya penyakit dan 
masuk ke dalamnya obat 
-Barang siapa memotong kukunya pada hari Ahad maka akan keluar darinya kemiskinan dan 
masuk ke dalamnya kekayaan 
-Barang siapa memotong kukunya pada hari Senin maka akan keluar darinya kecacatan dan 
masuk ke dalamnya kesehatan 
-Barang siapa memotong kukunya pada hari Selasa maka akan keluar darinya penyakit barosh 
(corob. Jw) dan akan masuk ke dalamnya kesembuhan 
-Barang siapa memotong kukunya pada hari Rabu akan keluar darinya penyakit waswas dan 
ketakutan dan akan masuk ke dalamnya keamanan dan kesehatan 
-Barang siapa memotong kukunya pada hari Kamis akan keluar darinya penyakit kusta dan akan 
masuk ke dalamnya kesembuhan 
-Barang siapa memotong kukunya pada hari Jumat maka akan masuk ke dalamnya rahmat dan 
keluar darinya dosa-dosa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4608 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallaahu A'lamu Bishshowaab 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/890333107656165/ 
www.fb.com/notes/895788390443970 


0545. Laki-laki Memakai Sarung Sutra 
PERTANYAAN : 
Ibnu Zainulmutagin 


Apa hukumnya laki-laki yang memakai sarung yang ada tulisan "10074 sutra asli" contohnya 
sarung BHS ?? silahkan para santri, monggo !! 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Yups, Sepakat, kalau kadar suteranya lebih sedikit'sama dengan bahan kain dari kapas/benang 
yang diperbolehkan dalam sebuah pakaian lelaki, hukumnya masih boleh. 
316 / 1y — alus UBI Je 3 RL 
Bgm lab At 3 Jail pelayan Ai apaan Sab Dal Ul ak AL AA SUS lag Ie de ph 
Ph ay Ula JB SL Hy HUY Ja 03 Ie el Ladilanial cal Olla JB, R3 Anlas JUS 
Ilanialy j3 ya elmill J9 Aoi! oya UAS ST Of, Lebak de La ya US PA Y IP ae ET fail SAI 
BP ad yan ale CP ega Ae GP AG 01) Kama pny JUN Eee daa y CA ealy one jl ji 
Je UUS yi Ulas Anang 2 ld LE SL hny Lagonty el etin 3 Bad ya yRy Les al Ka yang OS BI 
BP Gam Lain NS OY Lagian S pink Om oya AJE LA IIS AS Ladas PA MP IE pngaYI SPL dal 
BA ya S3 Ueh Ja, SINI 9 ASN Lealasy Jl Je 
Lihat juga keterangannya dikitab tarsyih almustafidiin bab Libas dan Kitab Minhaj al@awiim 1/221. 
0599. HUKUM MEMAKAI KAOS KAKI BAGI PEREMPUAN 
PERTANYAAN : 
Gomari Arisandi Assirri 


Assalamu alaikum semuanya...bagaiman pendapat temen temen semua tentang hukum memakai 
kaos kaki bagi perempuan, baik ditinjau dari nash maupun goul ulama muktabar... 


JAWABAN : 
Hakam Ahmed ElChudrie 


WA'ALAIKUM SALAM. Seandainya hanya dengan cewek memakai kaos kaki auratnya bisa 
tertutup, maka hukum memakai kaos kaki bisa jadi WAJIB sesuai kaedah MAA LAA YATIMMUL 
WAJIBU ILLA BIHI FA HUWA WAJIBUN.. 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. AURAT WANITA : 


Oadl IS Ways ye ale yang CE Bg ea DAY Cd Sk WI BLN na 
BNI 3 Ul 9 RSI 3 dl om og 1 ella 3 poli aa Ie 3 HI GAS y An Ga: 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4609 | 


PSR Iya A3 G Lain ajaa CL SU ok : Ale 3 ALYI re MEI 4 An VI OA JS Wae 
SEA 2S oa op 
1. Bersama suami : 


Tiada batasan aurat baginya saat bersama suami, semua bebas terbuka kecuali bagian FARJI 
(alat kelamin wanita) yang terjadi perbedaan pendapat di antara Ulama 


2. Bersama lelaki lain : 


Menurut pendapat yang paling shahih seluruh tubuhnya hingga wajah dan kedua telapak 
tangannya, menurut pendapat yang lain wajah dan telapaknya boleh terbuka 


3. Bersama lelaki mahramnya dan sesama wanita : 

Auratnya diantara pusar dan lutut 
4. Di dalam sholat : 

Seluruh tubuh menjadi auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya 
5. Saat sendiri : 


Menurut Imam Romli dalam Kitab Nihaayah al-Muhtaaj aurat wanita saat sendiri adalah 'aurat 
kecil' yaitu aurat yang wajib ditutup oleh seorang lelaki (antara pusar dan lutut). | Asybaah wa 
An-Nadhooir 1/410 J. 


Dengan demikian bila kaos kaki merupakan salah satu sarana untuk menutupi aurat kakainya saat 
diluar rumah atau bersama laki-laki lain berarti dia telah menjalankan ajaran sesuai tuntunannya. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0601. HUKUM MEMAKAI PECI 
PERTANYAAN : 
Tarom Markus Horison 


1) kopiah, peci, dan segala macam penutup kepala untuk pria itu sunnah Rasul atau sekadar 
budaya yang sehingga tidak berdampak pada hukum syar'i wajib, sunnah, haram? 


2) saya pernah dengar bahwa lelaki yang gundulan (tidak menutup kepala) maka dia fasik dan 
setiap kesaksiannya dalam hukum tidak diterima. Mengapa bisa demikian ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


1. Hukumnya sunnah bagi laki-laki saat sholat, memasuki kamar kecil dan didaerah yang 
kebiasaan tempatnya memakai tutup kepala. 


Memakai PECI sudah dapat mencukupi kesunahan memakai sorban sebagian para Masyayikh 
menyatakan kebagusannya terutama dikalangan pengikut Syekh Abdul Gadir al-Jailany 


Referensi : 
dalan! Jet Ap Jae KaladI 2 (au sena Bill! ad Of 
| Durr al-Ghamaamah hal. 2 | 


lelet uya alan! SI oya yaa! ska jang Solisl La dala Ay € Rela 2 Gada elindl Sail adl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4610 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(| Bughyah al-Mustarsyidiin 1/182 | 
di ap EN AN Ii SA NAN IIA UI da aa MA La Yi 
Hah aje eat el db aa Spa Hp olah IS Ai SBU GS pkny ade ae Mind Moto da 
PL Is aaman s ag 
| Al-Fataawaa al-Fighiyyah al-Kubraa 1/266 | 

2. la, betul bila di daerah yang masyarakatnya membiasakan diri bertutup kepala 

Referensi : 

AE Aly 6 516 €3) pelemay 1/49 Geby) (oya Ain MIE JS mad AI il 3 SAH eka Y) . 


Janganlah salah seorang kalian shalat dalam satu pakaian yang diatas bahunya tidak terdapat 
sesuatupun (HR Bukhari 1/498, Muslim hadits No 516 


HL MA : 
11 - Ia, 55 Ang ale Di Ie si eat 8 un Halang Jan #Lall 8 AI ja Aa de ia GAN 
ep 


AN era HAN 

2, In $ CU SA IM 5 Sp A3 Ba Ja T. na KA Lidi Ban 

D (S3 Any Tiara 

(1) 1318 p0x EV yg BW 5 (19 y Ale Sai Tadi, WI SL 

| SHALAT memakai SORBAN | Ulama Figh sepakat akan kesunahan menutup kepala bagi laki- 


laki dalam shalat dengan memakai sorban dan sejenisnya karena nabi Muhammad Shallallaahu 
'alaihi wa sallam shalat dengan memakai sorban, sedang bagi wanita wajib menutup kepalanya. 


Kalangan Hanafiyyah menilai makruh bagi laki-laki shalat dengan terbuka kepalanya karena malas 
sebab dapat mengurangi kewibawaan bukan karena unsure merendahkan diri dihadapan Allah. 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah XXX/304 |. 

AS gaby Usb AR) UG Lalorsot Gam IU AI SEA IE Jean Of Ketan og PT Sad II om el JB 

Up o2linb (digad! yg SLSYI DUS 3 ar 3 ole Aa Asla o S3 Lilo #XEI JoreuY Of Koetuyy dual, de 

(Aly day Selalan yaa SN Joss ISP OLS) palu dala AI bo ati Ol Yaya 

Berkata Imam Haramain, al-Ghozali, al-Baghowy dan ulama-ulama lainnya “Disunahkan bagi 

seseorang untuk tidak memasuki kamar kecil (WC) tanpa penutup kepala, berkata pengikut as- 

Syafi'i bila tidak menjumpai sesuatu maka letakkan lengan bajunya diatas kepalanya, juga 

disunahkan untuk tidak memasuki kamar kecil dengan tidak memakai alas kaki (seperti yang 

dituturkan oleh segolongan ulama diantaranya Abu al-Abbas Bin Suraij dalam kitab al-Agsaam. 

“Adalah Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam saat memasuki kamar kecil memakai sepatunya 
dan menutup kepalanya” (HR Baehagy). | Al-majmuu' alaa Syarh al-Muhaddzab 11/92 |. 

(J3) 

HIS IS Ie Y Tanya GA SAS Gabah Sya! 3 ISL ag PE JILIIS S3ng pa Ya Bole3 Ji V3 

ra cepet Y ya OY yA as dop d as las YI S3 yag te oya Kinta D9 GaslasYI A 3eg oY 4 

Oh JB pay tele AI lan Gal Oh dan AI Lab Sol Degan pad Gp La dala IA, cai Ca d Beg AI S3 3 ya 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4611 | 


Lb La mana pt PIL SINI Bl NS ya Cell oi Le) 


(FASAL| Dan tidak diterima persaksian seseorang yang tidak memiliki keperwiraan (wibawa) 
seperti orang yang banyak bicara, para penari, orang yang suka makan dipasar, jalan ditempat 
yang kebiasaan masyarakatnya tertutup kepalanya sebab keperwiraan bersifat manusiawy dan 
barangsiapa meninggalkan sesuatu yang bersifat manusiawy pemberian saksi palsunya tidak 
dirasa aman (sangat mungkin bersaksi palsu) dan karena seseorang yang sudah hilang rasa 
malunya pada orang lain tidak lagi memerdulikan apa yang telah ia perbuat. 


Dalil yang dibuat sandaran dalam masalah ini adalah riwayat dari Abu Mas'ud al-Badry bahwa 
Nabi Muhammad bersabda “Sesungguhnya sebagian yang ditemukan dari kalam nubuwwat yang 
paling utama oleh orang adalah : Bila tidak ada rasa malu, maka berbuatlah semaumu..!”. | Al- 
majmuu' alaa Syarh al-Muhaddzab XX/227 |. 


eh pdl Eau ul, ti 3, A3 PA & dag 8 yu HR SL dh ala Gian ng ala 
belaka Kab Rela Genk jt aa ad Je AT salt Oa Hyang 3 lh Ona Kanan JUS 
SG IG lema Ula Ap Late 
Keperwiraan (wibawa) adalah beretika sesuai dengan kalangan, waktu dan tempatnya. Karenanya 
seperti makan dipasar, berjalan dengan kepala terbuka, mencium istri atau amat (sahaya wanita) 
dihadapan orang, banyak bercerita yang membuat tertawa, memakai pakaian laksana orang ahli 
figh @ubba, memakai peci yang tidak menjadi kebiasaan (setempat), hobby bermain catur, 
bernyanyi atau mendengarkannya, dan hobi berjoget dapat meruntuhkan keperwiraan. Dan 
segalanya memang berbeda-beda sesuai karakter, situasi dan kondisinya. | Al-Manhaj li an- 
Nawaawy 1/497 |. Wallaahu A'lamu Bis Shawaab. 


0651. Pria Memakai Kalung 
PERTANYAAN : 
Adhe Maniez 


Assalamu'alaikum, Maaf, mau tanya, kalau laki" memakai kalung hukumnya apa ?? Kalung emas / 
kalung perak / kalung mainan / bahkan kalung dari stainlees steel, menurut pandangan islam 
bagaimana ?? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Diperbolehkan dengan catatan : 


1. Bukan terbuat dari bahan emas atau perak menurut mayoritas ulama sedangkan al-Mutawally 
dan al-Ghozaly memperbolehkan kalung dari bahan perak bagi laki-laki 


2. Bukan tergolong perhiasan yang khusus dipakai oleh wanita 
MAA dai Lay, Sya) akad y Jaa Aerial oya Ol yan La Lay PLNYU Ad Els Joni 3 lulus JU 
BOY INI PA y olah tebal AA) JII MAY A2 Gen) SY 6 Go 3 IN Jo Jb) eta 
(LP say elus Lemas lola 
Berkata Para Pengikut Madzhab Suafi'i “Boleh bagi laki-laki memakai cincin perak dengan 


kesepakatan ulama sedang untuk perhiasan lainnya semacam gelang tangan, gelang lengan, 
kalung dsb menurut mayoritas ulama mengharamkannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4612 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berkata al-Mutawally dan al-Ghozali “Boleh memakai perhiasan-perhiasan diatas yang terbuat dari 
perak karena yang diharamkan dalam barang yang terbuat dari perak sebatas barang-barang 
perkakas dan adanya unsure penyerupaan dengan wanita”. Namun yang shahih adalah pendapat 
pertama karena dalam masalah ini terjadi penyerupaan dengan wanita yang diharamkan. | Al- 
Majmu' alaa Syarh al-Muhadzdzab IV/444 |. 
Sy aka, N yandl AatadI! le oya PU CS yan Le ad Jar (inaad ja El AA al Say Ul Sal jai 
YG Ade pil jlor ISP Jah ara gl JB) JL Any da HI VI Ie JS Yg JB ea AI ea SSI 
AN 3 Nela dadi 3 Boy Anna G mked md jgn ella Go 3 AA 5 SLA2YI Flag LI om G3 
dl slank Andal Uyawa dong (la dai MA) GNI CA) Kab 3 oa Jby Sob 3 Jali Kobe it lan) 
Il Jb dab pd mag Iler Jb Lead VW UodLanial 3 OY Lasin Andy cal OA Ea Ba aa API -JB of 
Ya Ulang Led slei j3L OI Lah 3NS OT OT yoga DI SYT Ob arah Klo Ale GpjaEly jpg a35 NASA 
Ed YG 3 JB SI SP VANS abah BI aa ati Y Ibr JI ADM oa BS OY Jbe (BEI) 3, 
SI SK NASI AS Ul Ie Ae elandl Sj KL A3 ea Y elu ja ily DU YY FUI 
Boleh bagi laki-laki memakai cincin perak karena diriwayatkan bahwa baginda nabi memakai 
cincin dari perak, bolehkah baginya memakai perhiasan selain cincin semacam gelang tangan, 
gelang lengan, kalung dsb yang terbuat dari perak ? Redaksi Kitab mengarah pada tidak bolehnya 
seperti ungkapan Pengarang “Dan tidak boleh bagi laki-laki kecuali perhiasan cincin dari perak" 
Dan yang demikian juga pendapat mayoritas Ulama namun Abu Sa'id al-Mutawally menyatakan 
“Bila memakai cincin perak dihalalkan maka tidak dibedakan kehalalan memakainya baik terpakai 
dijemari atau anggauta tubuh lainnya sebagaimana kelegalan perhiasan emas bagi wanita, maka 
boleh bagi laki-laki memakai gelang lengan, kalung dileher, gelang ditangan dsb” dst........ | Syarh 
al-Wajiiz VI/28 |. 
Bae dng BU og ola II Riba mad G0 SSL Ang sllu lee Jl MB ya pal dadali aloe alan) 
da LP dll Joel SUS 3 ag aro latel Hay al YU ya 5 Wal Uu Ol ya Ula, 
Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada 
perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Figh dalam kitab Fath 
aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab 
Annihaayah, Batasannya adalah : "Bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias 
memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan pada 


tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut". | Bughyah Almustarsyidiin 604 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 


0931. HUKUM GADIS MEMAKAI PACAR KUKU 
PERTANYAAN : 
Epang Omar Bin Ali 


Assalaamu'alaykum, gmn hkm bagi seorang gadis memakai pacar kuku (kembang) atau pitek/cat 
kuku, karena ustad daerah saya mghukumi haram bagi gadis perawan, mhn ibarohx ! 


JAWABAN : 
Ismael Kholilie 
Sunnah 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4613 ) 


ai on WS gede end 3 Mma) 9 SI Oa 9 SI 1 Cell Belead Ser dab yag Lal Ca KL) 

EIYAAY GAY AI 03 y plus LAB Kontan SI LAI Ini 3 KAA 3 mapel 3 TSM 

Sunnah bagi perempuan memakai pacar kuku agar berbeda dengan lelaki dan sebaliknya haram 
bagi lelaki. | al figh al islami 4/2683 J. Berdasarkan sebuah hadits : 

Ul alan yul 12483 al 9 Gale MUI oluo All Igo JI LliS bday sim SL 19 yo K0 WB Aiuile uc 

sll Jalal w ag Bl sol WS J walla3 Bl Lol Hb Ws il yol gl Jay mal Sal lo JB 9 05 aku 9 lc 

50 NA pil! ui 


Seorang perempuan memberikan surat pada rasulullah saw dari balik satir,beliau kemudian 
memegan tangannya dan berkata : aku tidak tahu ini tgn lelaki atau perempuan , perempuan itu 
berkata : "tangan perempuan ", nabi kemudian bersabda :"jika engkau perempuan,tentunya kau 
akan mewarnai kukumu dengan pewarna kuku/pacar. | SUNAN ANNASA!!/ 5089 |. 


NB : Lihat dokumen lain mengenai masalah ini. 


1000. HUKUM MENCUKUR ALIS 
PERTANYAAN : 


Pertanyaan titipan. Assalamu'alaikum?mau tanya nih... Apa hukumnya mencukur/mencabuti bulu 
alis (bagi yang sudah menikah/belum menikah”). “katanya Orang tua jaman dahulu kan bagi yang 
belum menikah katanya tidak b0Oleh Ukh...Terimakasih.. 


JAWABAN : 

Kakang Kawah Adi Ari-ari 

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA!IL DINIYAH FMPP KE XXI DI PP. LIRBOYO KEDIRI 
Hukumnya Khilaf : 


1. Menurut jumhurul ulama' : wanita yang bersuami diperbolehkan mengerik alisnya apabila 
ada izin dari suami atau gorinah yang menunjukan adanya izin dari suami. Sedangkan 
wanita yang tidak bersuami hukum mengerik alis tidak diperbolehkan, namun sebagian 
ulama' memperbolehkannya apabila diperlukan untuk pengobatan atau hal tersebut 
merupakan aib, dengan syarat tidak tadlis pada orang lain. 


2. Hukumnya makruh apabila alisnya panjang. Namun menurut sebagian ashab imam Ahmad 
hukumnya boleh secara mutlak bahkan imam Ahmad pernah melakukannya. 


Referensi. 

1. Mausu'ah Fighiyah guwaitiyah juz 15 hal. 69 2. Al Majmu' ala Syarhil muhadzab juz 1 hal. 290 
"(69 pl 15 g) — KT IA Royal 
Sana Alli ad D1 polanya AI alan Ayi Aan all Mon yak Jd Oren pad si Ol le sleal Gi « 
Ha yr db Ud Rd. RN Tama da DT Ip UIN LSI Kami € GAN GAN G Iyileely 4 Lanal, 
Oam 3 Ubi Jala dng PB ya Crane le La Ca OT Ijelekil yaah og Jadi Hill ya d0 ah! Ol glally 
Oi Ole elgiil Gil). Jerlo ab dl Al SAN BEN HalAAI elale jay 4 limo dala yaly Masal 3 STW 3) 
Of de salat yang. AR SIN Je IyaS oil Ol amy MA 2 Jiiy AAA Ie Jya£ Cl I Yaa YP el 
Hg. Il IS da LP Kami Ody 4 Gd pyaar Gila Damn oil SY | Lala ad EA Ge 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4614 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Y Of bi 0 aah IA AI) mari ISI SIS Jab Tony oil peta joni «Rony ak Gaal YA Y Al dl syaa 
2 ykiAly Uas Sal Cb Hanj ya Le Ill ye Real LAN de Ipa ey adal JB. yr de oedli A3 0 
Ra ya SI US dea ola jl al Oh OLS ISP Gaal WB Ol slah ye Sa Tong BAN UT. Lg 
Kya les AI go Ale il Lal is on Ay) La pelalag . Leongj Lea Wa ala AN « Swami 1 gllan J9 
Jae pas Il ak cas. (dai LA UR oya Laggnasi Sllia Gejui Ol Sanbatal H3) WI OS OP 1 edi «JUS 
edi AS il Jang 0 tuba jk Gaal eiley HAN HB je la ea OSk OS Jp — Hd yag — yani 
CA pel ja OS Al Je jl. 
yaa SBY 0 ab Ah ena | AI GIE pki IV 04 OT ea Lal Lab AJ eb YUL If Osorlekl oa de Ul, 
alaiy Ma OS JB 1 pb Y dil al lal 
Ismael Kholilie 
Diperbolehkan mencabut alis (tanmish) bagi wanita yang sudah menikah dan diberi izin oleh 
suaminya 
Il Otm II ay 3 PAI AAL 4 $ yammll 3 JB LS Spa) BAN ES 4 Way ya Jan aan 3 TI) OS aa LI 
SP M3 kami gl CPI OS BP UP HA ya IS BU oya CA 3 An JA ya EL yag Gasal y —JU Of 
AA Ai se BU dlm p oke Ne 
Dan haram tanpa izin suami (bagi istri) dan tanpa izin sayyid (bagi budak) hal hal berikut ini : 
1. menyambung rambut 
2. mengkeritingkan rambut 
3. meruncingkan gigi 


4. memakai semir hitam 
5. mencabut alis dan rambut di wajah 


Dan jika si wanita sudah mendapat izin dari sang suami maka hal-hal di atas hukumnya boleh 
karena ia mempunyai tujuan yang jelas (berhias untuk suami). | -mughnil muhtaj 1/191 |. 


1001. HUKUM PENJUALAN PAKAIAN SEKSI, MINI, 
TOPLESS DLL 

PERTANYAAN : 

Akhmad Syakur 


Ustadz assalamualaikum wr wb.... mau nanya ...apa hukumnya memproduksi dan menjual celana 
leging .... terima kasih .....wassalamualaiku wr wb... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. PENJUALAN PAKAIAN SEKSI, MINI, TOPLESS DLL adalah Haram, jika 
diyakini atau diduga kuat akan digunakan untuk maksiat, karena termasuk menolong kemaksiatan. 


3 0-0 - 2.000 pa 38 200 - o- 0. Coco g30 2 ag c yan 0. -. 8 Ae ho 320 
sena PENA Panai ana Km AN al PA Aan 
0. » 0 02 30 — 81 0. L0-- 020. 9. 20 LI 20 20. S.,00 2 20 —. 38 ai .. sa. 3 O- I-0- 0g. 0 
SA y Ah yi B2 oyad dl Dalang pl wali (Lag Blang cra ay pal ja eni Gayy Lapan DB Ob Ji dai 


Pad 


B3 0 2 3 co. Bag BI 0g BW. A0... 00 00 d2. c02. 2. 010 - 9 0 8-3 - LX 8 
Ela Op 5 Jai dl bj gia IL S3 oa SUS mat papi Jong Bo gp2 Dora oma MPI LP) HP sal Lakon 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4615 | 


jar DK CA am Ga la - LL 2A Na BY) owadi RN Ia) Na sed kamp s3 
ME UI US ah hana Sp 
Dan haram menjual sesuatu yang halal dan suci pada orang yang diketahui akan 
mempergunakannya untuk maksiat seperti menjual buah anggur pada orang yang hendak 
menjadikannya minuman keras meskipun pada orang kafir, menjual pisau pada orang yang 
hendak menjadikannya sebagai alat membunuh dirinya atau orang lain dengan pembunuhan yang 
diharamkan, menjual buluh pada yang hendak menjadikannya alat musik, pukat pada orang yang 
hendak menggunakannya berburu hewan yang diharamkan, budak laki-laki cakap pada orang 
yang terkenal melakukan kecabulan dengannya, budak wanita pada orang yang hendak 
menjadikannya biduanita yang diharamkan, menjual pakaian sutera untuk pria tanpa adanya 
darurat. 


Keharaman diatas bila memang diyakini atau diduga kuat barang yang ia jual pada seseorang 
hendak dijadikan sarana untuk maksiat sedang bila ia ragu-ragu atau hanya sekedar mengira- 
ngira hokum menjualnya makruh, namun demikian meskipun penjualannya haram bukan berarti 
menjadikan akad jualnya tidak sah kecuali saat ia menjual pedang pada kafir harby (kafir yang 
memusuhi dan memerangi muslim). 


Dalih keharaman penjualan diatas karena sama halnya dirinya ikut andil dalam menfasilitasi 
terjadinya hal yang haram sementara segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
maksiat hukumnya haram,hal ini diungkapkan oleh As-Syargawy. | Sullam at-Taufiig Hal. 59 |. 


SdIA La patnny Un pole Bet padi 3 pelan dal Al ha Al Sya al SAI Sy Sel SEE see ja dy 
OA HN LIS Ilag t Ce AS Jj D iban enama Je Cs Laga IS OLS rela Oi Eee Ar) 
dea aan IA oil Gi kei 3 Ilbry Jalan Alang Uh Kamal ASI, SEPAK din Jaag ooh A3 Ir oya demak 
Ser JB Abdi oya Odi ee ji dmna ITA ALI cal sil dg Uh on Ol el pil Je el all 
GELI G Ahaning cph Ikadly LA 0 pang Ui Kaali aa AI 
| Hasyiyah ar-Rom!ly 11/41 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
1034. WANITA DAN PRIA MEMAKAI PACAR KUKU 
PERTANYAAN : 
Epang Omar Bin Ali 


Assalaamu'alaykum, gmn hkm bagi seorang gadis memakai pacar kuku (kembang) atau pitek/cat 
kuku, karena ustad daerah saya mghukumi haram bagi gadis perawan, mohon ibarohnya ! 


JAWABAN : 

Umam Zein 

Hukum mengenakan pacar kuku bagi wanita ada tiga pendapat : 
- Boleh, selain dengan pacar kuku warna hitam. 
- Boleh bagi wanita bersuami atau hamba sahaya memakai pacar kuku warna hitam, bila telah 
mendapat izin. 
- Mutlak sunah menurut al-Baghawi bagi wanita bersuami memakai pacar dengan cara 
apapun. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4616 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sedangkan hukum mengenakan pacar kuku bagi laki-laki ada tiga pendapat : 

- Haram menurut syafi'iyyah, memandang illat tasabbuyh dengan pewarna kuku yang 

termasuk aksesoris wanita. 

- Makruh menurut sebagian hanabilah dan hanafiah. 

- Boleh menurut Ibnu Gudamah. 
Poin pembahasannya terletak pada kajian 'tathrif', meskipun yang lebih dominan diulas dalam 
referensi klasik adalah “khidhab', di mana khidhab di situ dimaksudkan lebih general sebagai 
pewarnaan tangan dan kaki, mulai dari ujung sampai pergelangan tangan/kaki, baik kuku maupun 
kulitnya. Pembahasan khidhab cukup berbeda dengan tathrif dan hanya sedikit bersinggungan 
terutama ketika dikaitkan dengan khidab pada laki-laki. Hemat saya, sekedar untuk memudahkan, 
khidab adalah pewarna kulit, dan tathrif adalah pewarna kuku. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. 


Referensi 

2 - 0 0-0 3 30 — - 0. 9. 9 . 9 0. 303 3 3 0. - 0 -... PAI 0 
PWI adl TPa Y, Mah yani g S3 slim uya» cl oj Ay aka La yh Huang £ Si Janu! : and Sa YI 
. 3 e san 3 . Kan sh . i . — “3 PT 2 
SI ae) » 
Hn ag Cell, Uenileol Bb as G1 UU Kadi ih da MA bi Mba sal ai ali 
277-218 p 2g AU Agil A0 ya jk 2 LSI 
“Ikhtidhab secara bahasa adalah: pemakaian khidhab, sedang khidhab yaitu sesuatu yang bisa 


merubah warna suatu obyek entah dengan hina', katam, atau sejenisnya. Makna istilahnya tidak 
berbeda dengan makna bahasa. 


Tathrif secara bahasa adalah: pewarnaan pacar pada ujung jari, diucapkan (gadis itu memacari 
jemarinya, ketika memacari ujung jarinya dengan hina). 

dee pg Aa IL aja. 

dn ya LS alan W Kmtal pl OLS Ob «Juni Ups AN Tabah 

Sab yel ag Kamlatl Til Ij yome al ALA Conan yP Il. 

SEE 3 Clgale p pes 1AAoal Lal, 

0S Yo Ale SIS Of ka pa al ang 

bela Wb OS yag Rebo AS Oli ya dry GL Ja Ukiony AL) Hai) Je yani Juki W Gang Ng. 

387 2g Ob ilel hb 1 DLS 

“Al-Kurdi berkata: pewarna pacar haram bagi laki-laki. Dikecualikan bagi wanita maka ada 

pemilahan, jika hendak ihram maka disunahkan baginya baik sudah bersuami maupun belum, 

muda maupun tua, di mana ketika memakai pacar diwarnai menyeluruh pada kedua tangannya. 


Sedangkan wanita yang sedang iddah maka haram, serta pada banci maka sebagaimana 
haramnya laki-laki. 


Bagi selain wanita berihram, disunahkan memakai pacar bagi wanita bersuami, bila belum 
bersuami maka makruh. 


Tidak disunahkan bagi wanita mengecat kuku, mewarnai hitam, memacar kuku, serta memerahi 
pipi, bahkan haram hal tersebut untuk wanita yang belum bersuami maupun wanita yang tidak 
mendapat ijin suami atau tuannya.” 


SBI Babe Ag el Ron sa Ly yaa SLS, Lead 33 UrdadB yag Ulah pig Un yadi aa Lino) 
3 yaa 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4617) 


430» 2g dede Rail 2 DLS 


“Diharamkan juga mengeriting rambut wanita, merenggangkan giginya yakni dengan 

mempertajam dan menipiskannya, mewarnai dengan pacar hitam, memerahi pipi dengan hina' 

dan sejenisnya, serta memacari jari-jari besertaan warna pacarnya hitam.” 

dpr Uh ala pala, Lot al adl aa etndl si Saja padi Hadad SI Ra al JB (Hajat 1) 
ae JII 3 Jia Ol Gak NA) Salih 


“Wa tathrif: Ibnu Rifah dalam Syarh “Ubab berkata bahwa yang dimaksud tathrif yang diharamkan 
adalah mewarnai kuku dengan pacar besertaan warnanya hitam, sedangkan hukum pacar semata 
(tanpa tambahan hitam) maka tidak diragukan lagi kebolehannya. Ibnu Gasim al-Ubadi 
menambahkan, begitu j juga ketentuan warna hitam | ini berlaku dalam hukum pengecatan kuku.” 


cdi JB 0g! pa aga aa para pp Wis Lau load 3 pal Panas 9 


e 0 00... 


Pi asas dal talak) Lali dl Ost U Ian pap Apa Naa 9 Dowasu “5 NAN 
Mad Ia pa 9 Wala g3) Dik UN PAN NA AL Tahi op ds sdh Kp 
Ki SI 9 aju CALaE Pag Jap 9 gina 9 SAH as dalang d Gif 9 LP blus USA 

1730 lg AA gal 1 ASI 


“Diharamkan mengeriting rambut dan merenggangkan giginya yakni dengan mempertajam dan 
menipiskannya karena rentan manipulasi dan berpraduga negatif pada dirinya dalam dua perkara 
tadi, haramnya pacar warna hitam juga dikarenakan hadits Jakan ada kaum di akhir jaman yang 
mewarnai dengan pacar hitam sebagaimana hitamnya tembolok burung dara, mereka tidak bisa 
mencium bau surga, HR. Abu Dawud dan lainnya). 
(Diharamkan juga) memerahi pipi dengan hina' atau sejenisnya serta memacari jari-jari besertaan 
warna pacarnya hitam, sebab menimbulkan pandangan negatif masyarakat, kecuali atas ijin suami 
atau tuannya maka boleh semua hal yang diharamkan tadi. Hal itu karena suami berhak atas 
pelayanan bersolek dari istrinya sedangkan dia telah mengijinkan. Namun an-Nawawi dalam kitab 
Tahgig tidak sepakat mengenai hukum menyambung rambut dan merenggangkan gigi, ia 
menyamakannya dengan hukum tato yakni mutlak haram.” 1 
Ha Ky Ha Sha SEA GA it an ur 
Ws V, 


“Begitu juga disunahkan memacari kedua telapak tangan dan kaki wanita bersuami atau hamba 
sahaya karena itu adalah aksesoris baginya. Hal itu ditujukan untuk suami atau tuannya dengan 
cara meratakan pemakaian pacar bukan dengan cara memacari atau mengecat ujung jarinya 
semata.” 


Hoa Dg Gal GBI 28, ad 2 S3 Up oi Y Lawas Ugalor 3 Lek G2 Bal etumad il S3 Lala 
dry AI al yag Bi jadd Cola 


“Mewarnai dengan pacar disunahkan bagi wanita bersuami pada kedua tangan dan kakinya, 
dengan cara diratakan bukan sebatas ujung jari, serta makruh bagi selain wanita bersuami. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4618 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun al-Baghawi dan lainnya memutlakkan hukum sunah memakai pacar bagi wanita, yakni 
wanita yang telah bersuami.” 

2 Bi AA Sa 3 aa LA KEP N Jaa yi 

Dem 

149p Ala atidl! A5 yan gk 1 SUSU 

“Asy-Syafi'i menegaskan haramnya mengecat tangan wanita yang berihram dengan hina', begitu 


juga memacari kuku dan menghitamkannya, sebab memandang hal itu merupakan aksesoris serta 
menjadikan hilangnya penampilan kusut yang diperintahkan dalam ihram.” 


seb yag 2 SAN ya SI (Mere) d3 
HA Ga pi Kab ll Ely AG Ra) Coat na? Les ja 748 Y DUS celah 1) Bell OP jua diy 
Jet 23 Jet (Je AL 3) Up 
BN dl NAS y slide Karan jan Ie 8 Odi 3 Ra JI ARI pLAYI Ale ai Wae He (KA) Up 
Spy Akad JUSU salad sed 
117. 2 Je gamer Led : SSI 

“(Dengan sesuatu darinya) yakni dari hina' yang telah disebutkan 
(Menutupi warna kulitj ketika hal itu sudah dilakukan tetap tidak boleh melihat kedua tangan wanita 


yang diberi pacar itu, hukum haramnya tetap, fungsi khidhab sebagai penutup kulit hanya 
memandang secara global saja. 


(Dikecualikan dari wanita yaitu pada lelaki) termasuk di dalamnya pemuda berwajah manis. 


(Bahkan haramJ yakni tanpa adanya udzur sebagaimana yang ditegaskan oleh asy-Syafi'i, letak 
keharamannya di badan, sehingga tidak menegasikan sunahnya khidhab jenggot dengan pewarna 
hina', begitu juga dengan pewarna hitam dalam medan perang untuk mendemonstrasikan fisik 
belia dan kekuatannya pada kaum kafir.” 

jang UNS Bala Gas ap) SL Ken mel Aly deal Gd at NP Kab GI Ge Bli GA 


3. 


Kd ML 3 D4 PA gg Ka NA SS ad ga ga ed 
Ie aan “Cat Ta s4 et 


D0... 9 


 a an du 


Ika 
284 21 Aeeii A0 ya ykl 2 JSI 


“Para fugaha sepakat disunahkannya bagi lelaki untuk mewarnai pacar pada rambut kepala dan 
jenggotnya untuk merubah warna uban sesuai dengan keterangan beberapa hadits, mereka juga 
memperbolehkan mewarnai pacar pada seluruh bagian anggota tubuhnya selain kedua telapak 
tangan dan kakinya, maka pada dua anggota tadi tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya 
udzur, sebab memandang pewarnaan pacar pada keduanya menyerupai keadaan wanita, di mana 
hukum menyerupai wanita adalah haram. 


Kebanyakan ulama syafi'iah dan sebagian hanabilah berpendapat tentang keharamannya. 
Sebagian yang lain dari hanabilah serta pengarang kitab Muhith dari hanafiah berpendapat 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4619 | 


makruh. Rasulullah bersabda: Allah melaknat golongan wanita yang menyerupai lelaki dan 
golongan lelaki yang menyerupai wanita. Status hukum khuntsa musykil sebagaimana lelaki dalam 
masalah ini.” 


Ga el & AA Ja pall AN ta cpt 3 alory3 SI sn so & Ld asa Ka) Ja 
ALAN aj oo aj Sy in AAN le Ma ga PA laa Ja 

257p aa kia SI Gaal : SSI 

“Ditanyakan: apa hukum memakai pacar pada kedua tangan dan kaki lelaki ?. Dijawab: hukum 
pemakaian pacar pada kedua tangan dan kaki lelaki, selain dalam kondisi darurat, haram menurut 


pendapat yang mu'tamad dari an-Nawawi dan ulama lainnya, sebab termasuk aksesoris bagi 
wanita.” 


Lal G3 blg peta Jd Yg ,RLYI HPN! OY pelk dd Ab Y La Ag ale Y al paid SUS Je jl Olah UG: 
ag oa SY "aa JB" alam SET USU 3 dE3 ,elle Ll dl. 

“Adapun mengenai memakai pacar pada lelaki, Ibnu @udamah berpendapat hal itu tidak masalah 
pada perkara yang tidak dianggap menyerupai wanita, sebab hukum asal adalah boleh, serta tidak 
ada dalil yang melarangnya. Di dalam kitab al-Mustau'ab ia memutlakkannya bahwa boleh bagi 


lelaki memakai pewarna pacar, di tempat lainnya ia berkomentar bila Ahmad Ibn Hanbal 
memakruhkannya, Imam Ahmad berkata: sebab hal itu termasuk aksesoris wanita.” 


1087. HUKUM MENINDIK TELINGA PADA BAYI 


PERTANYAAN : 
Fa Antum Bilkhiar 
Assalamu'alaikum 


sebelumx sya brtrma ksh bnyak sdah dmsukan k grup PSISSSya yang fagir ilmu Mau idzin iktan 
ngji dsini Slam knal Za ya smuax. .Skalian mu brtnya:Bagai mana hukumx menindik kuping bayi 
wnita untuk perhiasan. .Syukr0On. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
Wa alaikum salam. Lihat Mughni al-Muhtaj, Juz IV, Hlm. 296 : 
2 -p 25 op te Ha hrs HI Le asi SI isa ost is P, tau, sa sy - Ju Gan 
pr Istana 0S ol Ii . ser Pa ep 0) ul Karina Laga Lela Y Sg 5 Abal —y ata) 
—$ LA ale Sai Ban gue pe al Many, 1 aa 2 Ci, Na 
"(Faidah): Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumiddin, Aku belum tahu keterangan yang 


memberikan kelonggaran hukum dalam melubangi kuping wanita kecil untyuk dibuat 
menggantungkan perhiasan emas (anting-anting). 


Sesungguhnya hal itu adalah melukai yang sangat menyakitkan. Dan seperti itu bisa menetapkan 
gishas. Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali untuk kebutuhan yang sangta mendasar, seperti untuk 
pengobatan bekam atau khitan. Sementara berhias dengan emas itu bukanlah hal penting. 
Melubangi telinga karena untuk menggantungkan perhiasan walaupun ini telah umum itu 
hukumnya haram dabn mencegahnya hukumnya wajib. Menyewa sesorang untuk hal itu atau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4620 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bekerja untuk hal itu hukumnya tidak sah dan ongkos yang diterimanya hukumnya haram". 
Yupiter Jet 
Tentang menindik kuping bayi.... 

e) A5 alay IS AY 4g ob Y al dad uya ol ru Sg 23 (mual e) e33 N) Cd e) Us Jataala ES 0) 914 

HA Go Kaya PA Kamal 3 33 Alli le B9 (3) DI Iya tele S4 pa Halal! 

Imam Azzarkasyi menghukumi boleh, berangkat dari hadits kisah Ummu Zaro'. Dalam fatwa-fatwa 
@odli Khoni (ulama hanafi) menghukumi tidak apa-apa karena, kata beliau, sohabat dulu 
melakukannya ketika masih jahiliyyah dan Rosul tidak mengingkarinya. Dalam Arri'ayah (madzhab 


Hanbali), boleh menindik telinga anak perempuan dengan tujuan sebagai perhiasan dan makruh 
untuk anak laki-laki. | Fathul Mu'in 4/199 |. 


Oil Barra yag SAT UR OT aldi ag Csral G Ri ya Ae Al Gala al ye OA) dia Gel 3 ai 
Ad ten Ole eU ye S3 La dal Ita PPA KBS Till ya Eee Ji II dal Anal all 
| Hasyiyah Aljamal 10/156 J. 


Ada riwayat dari Imam Thobroni bahwa Ibnu Abbas berkata: termasuk sunnah yaitu melubangi 
telingan anak laki-laki pada hari ke tujuh. dan khobar ini menunjukkan kebolehan untuk anak alki- 
laki APALAGI untuk anak perempuan. 


Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Menindik/membolongi (tastgib) telinga anak laki-laki yang msh kcil haram,sedangkan bagi anak 
perempuan yang msh kecil hukumnya khilaf : 

" menurut imam ghozali HARAM, krena di anggap mnyakiti tnp adaya hajat atau tujuan yang 
jelas.-menurut imam zarkasyi BOLEH,brdsarkan dalil dalam hadist ummu zar'in. 

" dalam kitab fatawi godlikhon dari imam hanafi hukumya TIDAK MASALAHIla ba'sa),krena 
hal itu(mmbolongi telinga anak kecil)prnah di lakukan olh orang2 pada zaman jahiliyyah dan 
nabi SAW tidak mgingkari(tidak melarang) hal itu. 

" dalam kitab Ar ro'iyyah madzhab hanabilah hukumya BOLEH bagi anak perempuan yang 
masih kecil jika brtujuan hiasan(ghordliz ziinah)dan MAKRUH bagi anak laki-laki yang sh 
kecil. 

" menurut syaikhuna dalam kitab syarah minhaj hukumya BOLEH bagi anak perempuan yang 
masih kecil dan haram bagi anak laki-laki yang msh kecil karena hal itu merupakan hiasan 
dalam hagnya wanita yang msh kecil. | i'anatut tholibin 4/175-178 |. wa allahu a'lamu. 


1250. WANITA MEMAKAI GELANG KAKI 
PERTANYAAN : 
2 Princess Selly Zoet 


Assalamu alaikum ? saya mau nanya ? apa hukumnya perempuan pakai gelang kaki & pakai 
cincin kaki ? ?? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. BISMILLAH. Boleh dan tidak makruh karena hal itu termasuk jenis 
perhiasan yang dilegalkan dalam islam ini menurut para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4621 | 


Syafi'l dan Hanbali) hanyasaja terdapat sebuah pendapat dikalangan syafi'iiyyah kelegalan 
perhiasan kaki diatas asal tidak melebihi batas kewajaran yang berlaku disekitar yang ukuran 
standardnya tidak lebih berat dari satu mitsgal (4.4 gram). 


Ketentuan kelegalan diatas masih dibatasi bila pemakaian perhiasan diatas murni dengan maksud 
untuk hiasan diri bukan menarik simpati dari lawan jenis, karena bila ini yang terjadi maka menjadi 
muthlak haram pemakaiannya berdasarkan firman Allah Ta'ala : Dan hendaklah kamu tetap di 
rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 
dahulu (AS. 33:33). 


Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan 
(AS. 24:31).Menurut Ibn Katsir “Konon wanita Arab dizaman Jahiliyyah mengenakan gelang 
dikakinya (binggel-java, pent), mereka berjalan tanpa suara namun untuk menarik perhatian lawan 
jenisnya ayunan kakinya dibuat sedemikian rupa hingga menimbulkan suara gemerincing 
dikakinya dan menarik perhatian dari lawan jenisnya”. Referensi : 


- Mughni al-Muhtaaj 1/392 : 
BIL IA pelady CUMI FU jail Colour Gan Pa € pam 3 AU GUes UD Aid Else 3 li 0 KV, 
JB Ol kazmki ya Ia BPA Ie 0g LS ph OS US ye HP Lah Lead lini Bole, WII Uli Bs ya, csi 
JAMU JB pekan daa Ah ala aa Ol Baya ad ye dala ad yg Ole oil pun BU Juta Ugal Aan lal a53 
JB Yuta Aa Y) Boy oya SIS JB ola eh Sio Jaan be J3 tea JII Ja Taboo Wale 01 IL pad FU 
Ol AIR 2 HAIS 3 ed 
- Al-Mausuuah al-Fighiyyah VI1/88 : 
le 5g es AI eh JSI ab Of Ed Hau Yg. (2) | Sa alat Da Se Salah 
PEN PP SA SA DAN dai AP da Ja DA 
Moe sa Yopi IS ai Kia 
(27 31 | pdl 37 ya (Ty 331 A3,» 
- Al-Mausuuah al-Fighiyyah VII/282 : 
£ Hor AN Sab Fa JAE ATA as | IL 2 LA ae Illahi WS Jadi 3 Sh 
Jadi la Ah Tie dp kh IL EA JB ya ah YAN 2 GA Gps 2 
LA St Hi 2S Eu Ta HAN KI 3 2) ag de Ka At na AU 
YAA NG) 
(By 2247 5 y oral galy «(430 y Rara il, «(239 | 2) € UII BlaS (407 6) & semi « 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/340422675980547/ 


3332. HUKUM WANITA MEMAKAI GELANG KAKI 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4622 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum Wr Wb Hukumnya bagaimana perempuan memakai gelang di kakinya ?. terima 
kasih 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'laikumussalaam, boleh asal tidak berlebihan (isyrof), lihat i'anatut tholibin : 


mad NKTYEN gkland - 3X — Y - Ya ji 6 ala - Inslel - 8 329 klau gl) 6 gala Ka glkiaJ Ka ga gg 


2 Masaji Antoro via Abdur Rahman Assyafi'i 

BISMILLAH. Boleh dan tidak makruh karena hal itu termasuk jenis perhiasan yang dilegalkan 
dalam islam ini menurut para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'! dan Hanbali) hanya 
saja terdapat sebuah pendapat dikalangan syafi'iiyyah kelegalan perhiasan kaki diatas asal tidak 
melebihi batas kewajaran yang berlaku disekitar yang ukuran standardnya tidak lebih berat dari 
satu mitsgal (4.4 gram). Ketentuan kelegalan diatas masih dibatasi bila pemakaian perhiasan 
diatas murni dengan maksud untuk hiasan diri bukan menarik simpati dari lawan jenis, karena bila 
ini yang terjadi maka menjadi muthlak haram pemakaiannya berdasarkan firman Allah Ta'ala : 
"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti 
orang-orang Jahiliyah yang dahulu" (AS. 33:33). 

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan" (AS. 24:31). 


Menurut Ibn Katsir “Konon wanita Arab di zaman Jahiliyyah mengenakan gelang dikakinya 
(binggel-java, pent), mereka berjalan tanpa suara namun untuk menarik perhatian lawan jenisnya 
ayunan kakinya dibuat sedemikian rupa hingga menimbulkan suara gemerincing di kakinya dan 
menarik perhatian dari lawan jenisnya” 


Referensi : 
- Mughni al-Muhtaaj 1/392 : 


abal SI ost Kls LS ag Eganoll 4d JB gulat BS LAI pls uu BL all 0,5 X3 
S3 JB Lo BI aa UI SS Uc a53 lo Lpa3 lliol bleg all elb Hc gag SI doel Ad Ig 2eld9 
sal img LS Cal R1220 43 lal Jltio 3 bus Ulguall ae ,3NI JB Ulg Anirall 38 Ikp BL all JlsIs 

OI Ja dls sale Sol ad lo MAN LI ya JB ag dala AU oluo yul ul Bad ul ve sal 
all lo ngo 93 saulg JB Vio Anti Yg H9 40 053 JB 0S cut SI yo dil Jaw, L Jli8 as bs 


Dl 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb795020857187391 


1369. TABARRUJAL JAHILIYAH 
PERTANYAAN : 


Lalu, bagaimana pula hukumnya wanita yang keluar dengan berdandan sekedarnya (cuma bedak 
sama lipstik) Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan tabarrujal jahiliyah itu? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4623 


Hang UE Sug JAS YON Koni kong pb Udar pa pb Y Cab il Aji ma Je GAN de 3 
AT ebi ia ny (33/331SIT LOSS Ala H3 pr YgP AW JB el ea, etil Uya Al 
LAI JII Jaf ya Olinoy 1 pelry dale AI dl JB CE La Ginag Ui) UP LAN adi Of Lal mal ag ta OS y 
Jd Yg ciee nota Y 4 (By SUN co Raiaah Ileal yan gia de 1 (2) LK YEL Ne Wa el Ha 
AI 3 BILA dee JB (Ay Koe US Oya PAI DUS bela gegana Ily NAS) NAS 3 mama ya Jorge La) Ol Ulah) 
J3 Lem AR ad LAN AI. (By GS US Ian A3 Ie ad KP 5 Janti BL Lah 3 Lal 
OA OS L ily CO Uas Ld pesial ar Baba dio ge LAN Ob9 Ad INI ale JB cal pall eead p yA Upale Gamal 
Sl de Jani wIA 3 Oy ek oya Udi BOAU JI pay jin Un yprg de Jas yag (L) Kets A3 3 gag ML) 
Ai Ai ae UM Ie JI LA U ooblsl 


(2) 0 jnusng kelam DI Ad SIVU ALA LE La pia Y GI RRI LSI ka GUI #0 li LM IL ALAN 
OA OLI eygariaa SI. 

(By Upi ji ialas jl Talas Jala S3 Syakir) yA grab tang sll OT al Ay Ugalan 354 Bye! HI oya PI TAI 
0) mall. 

(Dira Gd 08 t0nman 3 ea ola, 

O) sep Bor Hal, 

(Ly Oya ol 08 Gaal). 


Dan diwajibkan bagi wanita saat keluar rumahnya untuk menetapi penutup yang syar'i yang tidak 
menampakkan sesutu dari tubuhnya selain wajah dan telapak tangannya karena dalam membuka 
sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk menutupnya dapat mengundang fitnah dan menjadi 
pusat perhatian,Allah berfirman “dan janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang Jahiliyah 
yang dahulu”. (AS. Al-Ahzaab, 33). Di antara yang tergolong tabarrj : 

» Berjalan dengan berlenggak-lenggok dan dengan gerakan yang dapat menimbulkan gairah 

» Memakai pakaian tipis yang dapat menggambarkan anggota tubuh di dalamnya. 


Rasulullah SAW bersabda “Dua kelompok termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihatnya, 
wanita yang kasiyat (berpakaian tapi telanjang, baik karena tipis atau pendek yang tidak menutup 
auratnya), mailat mumilat (bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang), kepala mereka 
seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya 
didapati dengan perjalanan demikian dan demikian dan kaum lelaki yang memiliki cambuk seperti 
ekor sapi, mereka memukul manusia dengan cambuknya (yakni para penguasa yang dzalim) 
dan.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah) 


Rasulullah juga bersabda “Perempuan yang memakai bau-bauan (wewangian) kemudian ia keluar 
melintasi kaum lelaki agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina (HR. 
Al-Hakim dari Abu Musa) 


Menetapnya seorang wanita didalam rumah bukan dalam arti memasungnya atau membatasinya 
lebih baik baginya.Rasulullah SAW bersabda "Perempuan itu adalah aurat, maka apabila ia keluar 
dari rumahnya maka syetanpun berdiri tegak (dirangsang olehnya) dan paling dekatnya ia 
mendapatkan rahmat Tuhannya saat ia menetapi dalam rumahnya" (HR. Turmudzi dari Ibn 
Mas'ud). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4624 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalil-dalil diatas menunjukkan kewajiban menutup aurat, tidak menampakkan sesuatu dari 
tubuhnya dan saat ia keluar, sungguh ia telah terperdaya oleh bujukan syaitan dan juga 
memperdayai kaum pria hingga terjadilah fitnah karenanya. | Al-Figh al-Islaam IX/319 |. 


ARTI TABARRUJ 
P0 OS LAH Gg. Ie eta OA BP LAN ca IR ai 1: dl 
JB Cara yag NE mb Ul pad j0 Kaler Ilee Rn JI OABI I Toa (l) US Ha An ol 1 Lea Ia: 
Si an ola ed mali I ebi Jb. Pn aan Gen 
Ogarkl o peka!) KASI 1 adl Jana» GAN og Lruuly ea Tail Uya SUS OP « rell Hand WaJU Ola ata Villa » 
(Das om be Ja. ed ojia Le JP 3 ma Ui (2) | IS Ala oa er Ny PI Aj di G JB, 
Uap SI Yg 6 BEJ AI Gaby 4 ons Ia pb III ap adi AN SS 2 GX Legal pend ala» (3) 


(Ty ea oat delay (onleo ane wb 427 | dy ola am ML ma Un IN iis 0 4 OS) Lala 
Ga Bola aki aluadiy OI Old (2). (Aek Jo yes 114 7 6 cod ia mat) ly, JA IK". (3) 
460 / 8 pai pa AKI, 6 235 | 5 opaule gal Jasly « 309 / 12 ab AB ITA MSI al CL). 60 | 23 Boy 
«465 - 470 «padi 20 es 17 - 15/56 26571 2 BYI ce ye pi SlaS, 210 - 208 /3 yaa, 
By (2). G20JI 5 560. 558 - 554 / 6 aula ny sang 4 3907 Bas Ag Read AYI «Rail 

180 - 179 / 14 ejid TAN SAI AI (Bp. 33 7 AA. 

TABARRUJ adalah pertunjukkan perhiasan dan berbagai keindahan wanita kepada kaum lelaki, 
dam yang demikian dilarang sedang bila untuk suami maka tidak. Al-Gurthuby berkata “dengan 
tidak (bermaksud) bertabarruj dengan perhiasan” (AS. An Nuur ayat 60) artinya tidak 


menampakkan dan menonjolkan perhiasannya agar menjadi perhatian, yang demikian pernuatan 
paling hina dan jauh dan kebenaran. 


Beliau juga melanjutkan pernyataannya dalam mentafsiri ayat “dan janganlah kalian bertabarruj 
seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”. (AS. Al-Ahzaab, 33). Hakikat tabarruj adalah 
menampakkan perkara yang menutupnya lebih baik.Konon wanita dizaman antara Nabi Nuh As. 
dan Ibrahim As. 


Memakai baju zirah dari mutiara dengan tanpa terjahit sisi kanan kirinya, mereka juga biasa 
memakai pakaian-pakaian tipis yang tidak mampu menyembunyikan bentuk tubuhnya. | Al- 
Mausuu'ah al-Foghiyyah X/61 |. 
Ita HA BO Ju ola ala De Di aa of di, it at ata an U, Ja JB 
Ka ga ia Da Si Ka JA ai Lah LAN ai 9 bae YA GA 
Gg aa Jera Ai tc Meng AO DA Let 9 ag al Jani U ca ain £ yan Oi Uji 
saath 5 ipa PSI Wp Gama Jala 25, kaya ocu Aung Salad 3 OTiYar, ds) Sp Lp 
c3 af Je Ss nga DEBU Lan Sta anak adi sa LN oa, Lai Opa ya sea ya 
Th SS gak Man 9 PENA Gp pi SN 05 ai oa Gl HN ti 
dome oya GAS yag Jis play ale AI ke AI Iya mr af gatal aga GP da aa ad ag el ea Op 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4625 | 


Kila Ga iii ASI ma ap DAA ola play ade di Ole al JL Gaal GA ga IE Tel 
Tea Sa de dis Santi ali Las Pane Sm PAN gn Neta Sm abs adi AG Ju & Jas Situ 
LA sai SI os 
| Al-Fataawa al-Fighiyyah al-Kubroo 1/203 |. 
Wallaahu A'lamu Bis showaab. 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/380616148627866/ 
1405. PEMAKAIAN GIGI PALSU DARI EMAS 
PERTANYAAN : 
Danar Khalafi 


Assalaamu'alaikum. Nderek tanya kang, laki-laki pake Emas apa hukum nya, dan bolehkah pake 
gigi palsu dengan Emas .. Terimakasih sebelumnya. 


JAWABAN : 
? Dewan Masjid Assalaam 


Wa yubaahu syaddu sinnin wa unmulatin bid dzahabi wa ittikhaadzu anfin wa unmulatin 
minhu.Umdatussalik wa uddatunnasik. "Dan mubah mengikat gigi dan ruas jari dengan emas, dan 
memakai hidung dan ruas jari dari emas.Dalam syarahnya (fayd al-ilah al-malik), terkait bolehnya 
memakai hidung emas dijelaskan kalau boleh memakai hidung emas maka "wa bil uulaa as- 
sinnu", terlebih (boleh) lagi memakai gigi emas." 
Soy UR ya al Kam OY And ya LPSE SAI Oly CI ya CE) aa Al Lil SU, Kala AA) oya Ad lay 
Bae Tb MUI YUI dial SINI CAS ya UI SAW SI ag SSI pg Km Romeb 2 OI yan ala Dl al 
II Bang JII 
Dan mubah mengikat gigi dan ruas jari dengan emas, dan memakai hidung dan ruas jari darinya. 
Maksudnya dari emas meskipun mungkin menggunakan keduanya dari perak karena emas lebih 
murni dari perak, dengan merujuk pada riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad hasan, 
bahwasanya shahabat 'Arfajah terluka (hidungnya) di hari peperangan kemudian memakai hidung 
dari emas, dan terlebih lagi (bolehnya) untuk gigi. | Faydl Al-lIlah Al-Malik Kitab Shalat, Bab Maa 
Yahrumu Lubsuhu, hal 191 |. 


Al-Igna' 220/1 : 
SB Had oya Ul EU 333 3 al di dala ma OY Kal aya des Of 33 Mb game TS| WII VI lay S3 Sep) 
SE Ll Ha aa mere JSI ji dia mba LABA 3 Aib AYI VI) 3 oya okey OT poly ale AI ko on Ale 

HIVI (de tani Lula daa Ol BB ya yan BEI dm LA ah 33L BB yudi Vly HI 
Dan bahkan secara lugas dinyatakan : 

HIVI de ag Lal CdUai OP) AS ya ya BE da ca lt ab 

Maka boleh bagi orang yang copot giginya untuk memakai gigi dari emas meskipun jumlahnya 
banyak, digiyaskan juga pada hidung emas. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4626 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Mbah Jenggot II 
Nambah sak ndulit 
SL ey ysilg Olats Jab LS AS de ya3 lg JS MIL Le dan yg yaa Ab MEI 3 Jeraag 2... dB OLI AI) d3 
kail ym Cal Tile Lagis Al oo). 
Dan masuk dalam hal menguatkan yaitu menguatkan gigi dan menyambungnya dengan 
menggunakan emas atau perak. Sesungguhnya hal ini hukumnya adalah boleh, sekalipun mampu 
untuk menggunakan selain emas dan perak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina 
Ustman dan Sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoi keduanya. Dan digiyaskan dengan 
emas adalah perak. | Fawaidul Janiyyah hal 262 |. 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Memasang gigi palsu meskipun memakai emas dalam keterangan dikitab 
Fawaaid al-Janiyyah hal 262 hukumnya boleh 
LIL jt ysilg Olate Jab LS AE le ya3 Ulg JK AI Le abang yaa AO MEI 3 Jeraag 2... dB OLI ay d3 
kail ym Cal Tile Lagis Al oo). 
( Ucapan pengarang kitab : dan menguatkan ) sampai pada ucapan : Dan masuk dalam hal 
menguatkan yaitu menguatkan gigi dan menyambungnya dengan menggunakan emas atau perak. 
Sesungguhnya hal ini hukumnya adalah boleh, sekalipun mampu untuk menggunakan selain 
emas dan perak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ustman dan Sahabat Anas 


bin Malik semoga Allah meridhoi keduanya. Dan digiyaskan dengan emas adalah perak. | Fawaaid 
al-Janiyyah hal 262 |. 


Bahkan bila orang yang memasang gigi palsu tersebut dengan dipasangi memakai gigi emas atau 
perak dan sampai ia meninggal belum dilepas maka apabila mencabut gigi emas tersebut 
menodai kehormatan mayit, maka hukumnya haram dicabut. Dan apabila tidak, maka bila itu 
seorang laki — laki yang dewasa maka wajib dicabut, bila seorang wanita atau anak kecil maka 
terserah kerelaan ahli warisnya. 

#ledily sel pyae Da2 Aa Ai pp ya Call SUS Ad pemakl Kamal petang Ha Jadi! jl ASI pe Jera HN 
Oleh karenanya jika seseorang memakai kain sutera misalnya untuk menghindari gatal — gatal 
atau kutu, dan sebab yang memperbolehkan pemakaian sutera tersebut sampai menjelang 
ajalnya, maka haram mengkafani jenasahnya dengan kain sutera tersebut, berdasarkan larangan 
pemakaian sutera secara umum dan hadisnya sebab yang memperbolehkan dirinya memakai 
sutera. | Nihaayah al-Muhtaaj VI/12 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 

Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/330413710314777/ 
1477. PEMAKAIAN AKSESORIS YANG ADA LAMBANG / 


GAMBAR SALIBNYA 
PERTANYAAN : 
Black No Sweet 


Assalamu'alaykum, mbah mo tanya : bagaimana hukumnya make kalung aksesoris brbandul salib 
atau kostum sepakbola yang da gambar salibnya atau poster team favorit yang ada gambar 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4627 ) 


salibnya dan dipajang di kamar ? kalau dah dioven di dokumen mohon disundulkan, syukron 
JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Dalam menghukumi seorang muslim yang memakai kalung salib (atau aksesoris lain yang khusus 
bagi orang kafir dan merupakan tanda kekafiran) harus mempertimbangkan tujuan 
pemakaiannya :Bila memang ridho dan condong pada agama mereka (orang kafir) maka dianggap 
murtad .Bila dengan tujuan menghina dan menganggap indahnya kalung tersebut maka berdosa 
saja.Bila dalam keadaan dorurot maka tidak masalah ,semisal dipaksa memakainya oleh orang 
orang kafir ,atau memakainya karena tidak tahu bahwa kalung tersebut merupakan tandanya 
orang kafir . 


kamal yah WIB pb) (GO yes globe JL) Ay Wani yan pe RAN Layla Call AI Uya 3 JUSIL Lol OS LL, 
0 D3 GI Uilwmutaly Ai Liioutaal Aan yag AO Blend 3073 JAS ye Ca AU ag Url Ugly OA Ly Cyakual!! uya 
AS lag Y gay kamil AS) opa NE SUS mal Jasany JUS Alis yaa By p2 damad ya Lely pp oya Kan PI yeh ASI 

v3 JUSIL AL Y GI Rem oya OLS La Lely AS) dala Kang SUS Ale ISI SU Ole pneale AAS USUL Gel 3 
Lag SO aa ad AI JB jl IN ya Ja dm Ae NB pian Ui IS AAN Ra Ran oya yA Ja De elo Lele 

DA OS Ce debll le de2 ea por OP ob talas Ja AN leh 3 KY Mail) AYI Gay de Ibas 

(183: Filan SIB 3) 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/396832920339522/ 
1514. PENGGUNAAN BOLPOIN EMAS OLEH LAKI-LAKI 
PERTANYAAN : 
Faiz Al Dablegi 


Assalamu alaikum. bagaimana hukum laki-laki memakai pena / bolpoin dari emas ? ditunggu 
referensine. 


JAWABAN : 
2 Ibnu Toha 


Haram baik laki-laki atau perempuan, sebab ballpoint / pulpen itu bukan bersifat perhiasan yang 
dibolehkan untuk perempuan. 


2 Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam, 
Oya Un lesi AL Wllaniul 04 LAS) Lelantany jl Upah JS Ol alat gi Jordi JL YG Hall 1 Cam ya RI SAI £ push 
Jlaniual 
AV dn VI BIAN le Aid as 
Keputusan muktamar ke-2 
S : Bagaimana hukumnya memakai pen emas? Haram ataukah tidak ? 


J : Hukum memakai pen emas adalah haram, karena termasuk larangan memakai bejana dari 
emas, seperti tempat celak (mirwad), demikian ini menurut madzhab Syafi'i, tetapi dalam madzhab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4628 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hanafi terdapat pendapat yang membolehkannya. Sumber dasar kitab bajuri alal fathil gorib : 


OS Ol pai! SyB 4 JB Kei Aas 3 Rai 3 KAA GI ya eh Ilestal Bhal 3 Jend nge BEN 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/413148255374655/ 

1574. MENGAPA ALAT MUSIK ADA YANG DI HARAMKAN 
PERTANYAAN : 

BhAnie ShOefyan 


Assalamu'alaikum wr wb. ... ? Mau mintah penjelasan dateng para-para panjenengan semuwa ?. 
. Setahu glo ceee alat-alat musik yang kharom. . . Yaithu alat-alat musik yang mengeluarkan 
bunyi nyaring ( ting-tingan ) or sejenisnya, dengan cara dipetik or laennya. . .kayak gitar, seruling, 
orgend / piano, . . . .tapi sekarag ini banyak sekali alat musik tadi, yang dipake' di albanjari or 
gambus javen. ..? seperti tombok (ketepong). . .bgamanah kah khukumnya ? Apakah ketopong / 
tombok, termasok alat yang di kharomkan ? Monggo. . . 


JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Alat musik itu diharamkan karena di dalamnya bisa menghalangi dzikir pada ALLOH,lalai pada 
sholat,dan bisa memisah tagwa dan cenderung pada hawa nafsu dan terlena atas kemaksiatan 
dasi 0 501 ima potd 2 Pel Uniell Bold BLBI : 
92 Anal Sya Upah Uk plodYI dim Cena Lily Ugalan oya Bladdl) mali Gary Jay Kebo ala Ra pal yel Uf Lain 
SAI Url SBI II JA Gaia Bolang INA yey dl S3. 
dasi Lo 103 kia GAJI Sl : 
Jig dle Jt siao yng Oi etit meiaaS SU pesat» ialali ppt La al Ily aki ya JAYA yaaa maja! Jl & LasanYI Lang 
OY JGN oya rb Ten! Ra pall OI AL Fl ya seb GS ANU Ll) Lo hi jie uya Ulas IM hg 
DI La US amil Jalla KY, AS old JI sel Ugn Aloe AI, 
Anas Le 209 Aga CW 2 Al ol pls sll : 
VI JA abi of Sesali S3 Ady. —Ah MISI Y Lin AL p ES 2g GI ne JUNI, CADUI YY da ca Gottag Y3 
D0 yes! Ja JS lo WS SY gg. 
LIhya' Ulumuddin juz Il halaman 287 |. 
Lag Anak pal DU akh RSU Jaby JUNI, Ai gag ontel! al Load Jah Old oya OI Ob SI at UI 
Ame! et de ia SMS Tas 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/394327390590075!/ 
1575. BENARKAH NABI MUHAMMAD MENYUKAI BAU 
WEWANGIAN 
PERTANYAAN : 
Em Muhson 
Assalamu'alaikum wr wb : Benarkah Nabi menyukai bau kemenyan? Tolong jawabannya terima 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4629 | 


kasih. 
JAWABAN : 
2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Ikhrogu al bukhuri 'inda dzikri allahi ta'alaa wa nahwihi ka giroati al gurani wa majlisi al 'ilmi lahu 
ashlun fi as sunnati min hatsu anna an nabiyya SAW yuhibbu ar riiha ath thiiba al hasana wa 
yuhibbu at tgiiba wa yasta'maluhuma katsiiron wa yahaddhu 'alaihima wa yaguulu hubbiba ilayya 
min dunyakum an nisaa'u wa ath thiibu wa ju'ilat gurrotu 'ainii fi ash sholaati. 


Membakar dupa wangi ketika dzikir dll,sperti membaca al guran,majlis ilmu yang wangi hukumya 
sunnah brdasarkan senangya nabi muhammad SAW pada sesuatu yang harum dan nabi senang 
dengan wewangian, bliau sering memakainya dan mendorong untuk menggunnakanya. | Bulghotu 
ath thullab 53-54 |. 


2 Sunde Pati 
Ini ibaroh dari jawaban mas awan : 
lay dala AI Ola Ci Ol Ea ya Kel 3 de IAI ay OLI Beli 0 yE yA S3 dan pp BA G Uta 
La Ugkanitag 9 Keak L ) ym Ka ai 
53-54 jo NI dal 
Masalah jim...membakar dupa atau kemenyan ketika berdzikir pada ALLOH dan sebagainya 
seperti membaca algur'an atau dimajlis2 ilmu ,mempunyai dasar dalil dari al-hadis yaitu dilihat dari 


sudut pandang bahwa sesungguhnya nabi muhammad SAW,menyukai bau wangi dan menyukai 
minyak wangi dan beliau pun sering memakainya. | BULGHOTUT THULLAB hal 53-54 |. 


ps Am) dalah tb dia yel Sy IV SS Ce oya Cah dis pg Ol Kontan lulonel Gan JL 
@OLA BA'DLU ASHABINA,,WA YUSTAHABBU AN YUBAHKHIRO INDAL MAYYITI MIN HINA 


YAMUTU LI ANNAHU RUBBAMA DZOHARO MINHU SYAIUN FA YAGLIBUHU RO'IHATUL 
BUKHUR 


Sahabat2 kita (dari imam syafii) berkata : sesungguhnya disunnahkan membakar dupa didekat 
mayyit karena terkadang ada sesuatu yang muncul maka bau kemenyan tersebut bisa 
mngalahkan/menghalanginya. | almajmu' syarah muhaddzab juz 5/160 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/423354 7843540021 

1648. HUKUM BERDANDAN SEPERTI ULAMA' 
PERTANYAAN : 

Mumu Bsa 

Apa hukumnya orang ga faham masalah agama berdandan dengan dandanan ulama ? 
JAWABAN : 

2 Abdullah Afif 

Saya punya dua ta'bir, silahkan di bahas: 

Pertama : dari kitab Tanwiirul @uluub halaman 99: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4630 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BAE ab Ie 3 Naba bo Haid ella Ide La YI pl Y 0g A ASI LSI, AI mami AI yag 
kalanya Aliny 0gb pad orde Ce Gaga Elsa oya Se AN LS Ole pi yidah | iitunah Maka NS US 
Sby Rabu SY (de Clan Abg Hy pi el mad 

Kedua : dari kitab Ghidzaa'ul al baab: 
SL IP Up Ba JG yag II Jt Ga le Hb ye doyan! 2d Iiler SSL Jaa : (3ML 
SIB ale AA Y orde Sail Ulin Le Kobe OY el US ae oa Ja all Jl S3 IP) Hap UP Upi 
Apt om MY) JI Lilo dale oo DB Ai peny sala Jl ep Uji Oky «ia jd SI Sa Ol Ye eg suji 
dn 339 A5 peta 
| Faedah J Al hafidz Jalaluddin al suyuthi di tanta tentang seorang pelajar yang ber dandan dengan 
dandanan ahlul ilmi -- dan murid tersebut berasal dari daerah perkampungan, kemudian ketika 
kembali ke negara nya dan berkumpul dengan keluarganya, dia meninggalkan dandanan ahlul ilmi 
dan kembali memkai dandanan adat nya..apakah bermas'alah badi pelajar tersebut apa tidak ..??? 
Jawabnya dalam memaknai, ketika dia mengunakan sifat denga dua sifat sekaligus makan tidak di 
tentang keberadaan nya,apapun bentuk dandanan yang dia gunakan, karena bila dia berdandan 
dengan dandanan ahlul ilmi ,maka dia termasuk golongan merka alhlul ilmi --- dan ketika 
berdandan dengan tradisi golongan negrinya,dan keluarganya, maka tidak mengapa karena itu 


dianggap kembali ke asal, dan karena dia menampakkan tradisi keluarga dan golongan di 
negrinya sang pencari ilmu tadi. | Maaf bila ada salah terjamah.., Hayat Alkafi |. Sumber : http:// 


www.islamweb.net/newlibrary/display. book.php”flag-1&bk no-44&ID-501 
2 Mumu Bsa 
BAE ab Ie pg Naba bo Said lada Ide La YI pl Y 0g SA ASI LSI, ALI mami AI yag 
AS aa giiah | gina Aan IS LIS 
dan dari sebagian bid'ah, meluaskan pakaian dan kum tetapi hukumnya makruh (bid'ah makruh) 
bukan haram (bid'ah haram) kecuali pakaian itu menjadi syiar bagi ulama maka hukumnya sunnah 
bagi mereka (ulama) agar diketahui. dan haram bagi selain ulama menyerupai ulama dalam hal itu 


agar tidak menipu dengannya, maka mereka dimintai fatwa lalu memberikan fatwa tanpa 
ilmu.......terjemah bebas.... Jadi kesimpulannya hukumnya HARAM :D...bener ga kang afif ? 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/417797204909760/ 

1654. HUKUM PELURUSAN RAMBUT (REBONDING) 
PERTANYAAN : 

Mutia Farida @usyairi 


Mbah jenggot, mau nambah pertanyaan, tadi disebutkan juga para wanita yang mengubah ciptaan 
Allah, apa rebonding rambut (untuk wanita yang belum menikah) juga termasuk salah satunya ?? 
Mohon penjelasannya ya mbah.. 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Hukum merebonding dan pengeritingan rambut hukumnya haram kecuali bagi wanita yang sudah 
bersuami dengan syarat ada idzn az-zauj (seizin suami). Sedangkan memodifikasi rambut dengan 
model punk atau rasta hukumnya haram karena terdapat unsur tasyabbuh bil fussag (menyerupai 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4631 ) 


orang-orang fasik). RE FERENSI 
1. Raudlah Al-Thalibin vol. I hal. 102 
2. Tuhfah Al-Muhtaj vol. VI hal. 351 
3. Bughyah Al-Mustargyidin hal. 283 
4. Faidlu Al-Gadir vol VI hal 135 
5. Fath Al-Bari vol V hal 182 
6. Raudlat At-Thalibin vol. I hal. 364 
1. Syarhu An-Nawawi vol VII hal 234 
1. 102 —ano JII 2 orak Bias, Ud R5, 
la Id slang Ong Oya oobala Ja ALI A1 Sat PSI MY lalat pl Gaal pa gl Uap Lab BU og pi 
Olga S3 WI de) mewali de at Ine PP daa Yg TI) LB SEP OP gal oil salad padi ly Lady Zon jl 
bay Villa 0 KY) KAV SIM, Ulas 24 GW, p VII Jl M3 Calo Of Leone dorgl RD aa gl Tj LS LS 
da3 HAN Je Film Aib OLS Ola pl ye ASP nda alah Wah OS af Ana al mg oya Talas LS OP Rong mad 
PES aga aa ag oa All IU perek aji mL Gn diy al yadie Hadi Lal Jun IS Olery 
2. 315 —ao role 2 AI oa Gaal ud 
BN 2 by pb Jap) jab daa Tj AB US Para ab oya PA pai Laga Joy LAN Ole PAI (II) 
0g aldi Keong ay al yana Kla Leda3 3) adpa yag Lila dy Laut dad Uisi p A3 pb dad Y U La) 
OY jbr SSH Ur gif Leena) W OST OP gama ee Aang oya IAI yag gasal) Al yul aa LI Hu 33 
BB SA leibh AJI, Ino 3 WS SS le Tabel 3 Spr Oky Ae yag Lo NOS Snp Ole 
jer SMS 3 Ur Jl Leena W OST OP) £ HUI J3 Anas) IA KA Rey ab Go Ja —JB Ol dl- Ulas 
kmi Je ta d0 AW saga, ge 
3. 283 —ao oya pall Ratu 
Be Any BII eye SlAA NYI Akon metil 09,3 La dana ella Ulor JI Ab oya (aki dabel Jero (3 Uta) 
Aa LA Gd Jai WS 3 deal Ullia gl AYU ya U Label bg Ol ya lal 
4. 135 —xno poli Pl padi ja 
SI PAlasi Una) peowala D AEAAY png Jung AAA MALE Gelar S3 S9 HR AAL Uci (pada A33 Oa) 
S3 Dra US SA AAA ya yag ende dadi uya Gaal J3 (pia ya) OPSI pall Aa Gale A3 GL ari OS, 
Ab) MB GE oya ed oya Ol dah Abg Gilang | Ol PST BAN UNS Ale gaby yag «AS Jak) Olga Iladih Ab 
PE JB BI me MI aya Selay 6 ON) ala SI TAS jin al elayj Ralas ad OI SY al, J3 Ro ya 
Kang Aa Oil OUII ALS 2 ya obb A1 ah pen MT Ad mn Ya bas AS maid dam ta Kala Opmhiy Geni! Ja 
Dls UG A8 Jlatiy Jaa ya Reorales ayal Clay Id LEREYI oya Red opal 3 desi lh JB 1 ang J4 «Ade Oya 
BA bdg abadi Ungy Lagey Ko 3g Relaly ping BLS & Latorly CI) Kung Oa plak PE 3 Olole OI UE) 
kamliag. 
5. 182 —a0 EA Ah AN OI 
BN AY entin NE ayah Tatemah Rama yA Utah dah Jar (Sl Lt) jab Ad abg pa si Me Jala CL d3 
Jail es. 
6. 364 —ao IN 2 Usil Bag OUT La, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4632 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yah Boritn OS el yan yel jam lee yag AI 0S Lala MIL Gilas Raga Jillan BJ Al an) AB GUY! Of alel) 
Vu ob AJI aa Gl ly MS LA mual & JA Kisi 3 Hee Ab A2 Alb Owen Lega Amel arya 
take He ab AS jp Up Ng onta ale AL, 

1. 234 an Gek 2 kana Se Sal 3 

an AAA JA La 3 Gd ab pH oa plang AA AA lo adl Ol ae al OP Mal OP EU ur ar sel) Jp 
Al Agt jl BU Ag 0 yah SAI Nak ENI BUSI Getia #AI AI Aa ADS ya memial ala OT Aly) G9 Yam B3 seal ah 
Say SJ nami MY JII mepenaliy Ata Bit A2 ya Gl ya JB ega pegang Lian GAJI Uang Gl g AN Ol pay mel yA 
Ag tagAy adalah OS Of Vj abyita olga GOS Il pl dal Ie lala alga Jadi Kang alal HL sd 
Lila dal 5 Liniay PSA UII Rail 3 al Y delman J4 « Uillan (NASI, AU 3 WIL 2S 4 j3 Hal, 
ogah S3 BI Ig 2 UR, "AI ssi dy Glee ar yt3 id aral S3 LSI 9 skala JB. dya pyand TA, Jer jl 
detaily Logis GS Ralyy ON slr A8) 


TREND GAYA RAMBUT REBONDING 


Kerangka Analisis Masalah : Naluri alami dalam diri setiap manusia untuk selalu terlihat menarik di 
hadapan orang lain. Mungkin inilah latar belakang berkembangnya berbagai macam bentuk 
perawatan kecantikan kulit dan rambut. Salah satu yang sedang marak adalah trend gaya rambut. 
Mulai rambut punk rasta (gimbal) semir merah kuning dan rebounding mulai disukai kaum remaja. 
Ada yang sekedar ingin tampil gaul n funky ada yang bertujuan menjaga penampilan dan bahkan 
ada yang merebonding dengan maksud agar rambut lurus dan mudah untuk menggunakan jilbab 
dll. 
Informasi : Rebonding adalah salah satu cara meluruskan rambut melalui proses kimiawi agar 
rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah. Dalam sebagian praktek helai rambut yang terkena 
perlakuan rebonding akan terlihat lurus secara permanen dan tidak bisa pulih seperti sedia kala. 
Karena sebenarnya bagian rambut tersebut telah rusak. Rambut yang pulih seperti aslinya adalah 
rambut baru yang muncul menggantikan yang telah rusak. Metode rebonding cenderung variatif. 
Ada yang dengan mengubah struktur ikatan protein rambut melalui memutuskan ikatan asam 
amino cystine yang menyebabkan rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volume saja. 
Daya tahannyapun bervariasi mulai 2 minggu hingga 10 bulan. 
Pertanyaan : Bagaimana hukum melakukan rebonding pengeritingan rambut punk dan rasta ? 
( Panitia FMPP ). 
Jawaban : Khilaf : 
- Diperbolehkan sebab hal tersebut termasuk mengubah bentuk dengan tujuan mendapatkan 
keindahan (lil jamal) 
- Tidak diperbolehkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah (taghyirul khala) 
1. 377 —uo MAN an YM 
OT AS 0 Yg TIM ye eka! yaii jl Solaja Ugale AI Ugilor al Ugiile uya sad maki Bl 33 V : hall JU 
Joe jd yi Upin dai Alay jl Upah BAN yan OST yag dn Il alel AJ Lagiat Lo Jaja Oner ll dig ka 
API ya PI Jala SMS JIE 0 Un jauh nj gl lglath Lake jl Lama Lay OS yag € Hal Lela jd Ahkas 
mel ISI 3 Lea Ala al BAN yan BO ya BV, pel 4 Jaa Le SIS oya Getisag 1 JB. Sbs AI gl 
ai ab kd Ki IS La Gold opa Gaia 1 Sagil J9 CAS II Ida 3 Jerdly 0 MS j ma Udi Il Lp3 3 Bs) 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4633 ) 


sada pa SUS ye Ve aed Vig 4 delay ma Obb Anin SW) 1 SIB. mutan Ja GELI Lele PAP Aline jl 
HN aa Ooh je kulah Ih Lai US Va gatal pel Ulat yebt Gandl OS Of 1 AU Yam Ju, 
Ag ya MY mail Obh OS Nah Sel) Jadi) mapel) HA 7 P9 IG € ppaa md 
32. 459 5 GBI el Ga bl 
aa pink Akal AI oya" (lady BNI Aale ji (ol 3 pb Inoy 02) CAB elu) Aa at (kn) 
BI Ge Ola ey Denik Ola y A8 panai KPI 9" 
ag Jain! Gp byr Jala y09 3) SAM SUS Jd jl RAY Rino Kammaki CAS 9 Boa Retail S3 (AKAN Sp) 
SS ui Ie gadi AT VI Lab Ii Jala 3 Ape SU, Kendil oleh II JB GL Oleadl Of VI MA Je 
makai Ob ali pel da Gila m3 oya Cegda G Lag md Ab Gd IP igily A1 Undle Nil ISI SUS JKtay Gasal 
Ws aby pdl Remoy elus mey didi, bal Gaby DLS $ eed 3 ia pe Ilmi. 

Wallaahu A'laamu Bis Showaab 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/245137448842404/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/268690436487105/ 


1686. HUKUM MEMAKAI CINCIN ( BATU AKIK ) 
PERTANYAAN : 
Yasin Muhamad 


Assalamualaikum, mau tanya bagaimana hukumnya orang yang makai cincin (batu akik) ? tolong 
penjelasannya.. Wassalam. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Boleh, bahkan bisa mendapat pahala jika mengikuti Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam, 
karena beliau kadangkala juga memakai agig sebagaimana dalam Syarah Muslim lil Imaam an 
Nawawi juz XIV halaman 71, cetakan ke III tahun 1398 H, Daar al Fikr : 
SS ya bad AI Uya 3) 
WA FII HADIITSIN AAKHARA FASHSHUHUU MIN 'A@II@. ( di dalam hadits yang lain adalah batu 
mata cincinnya (permatane, Jawa) dari agig). Wallaahu A'lam. 
2 Didy Humaidy 
Of Gel tab ya! B9, dpan Aeilah isley deg yang Oail Layan oya salad — AA Oka SP Gabe | gd — Lyao 
Hard Aing SAS op die LAB dl yani) Gada | pia Cai Aetouill old Lal Sa JG) gemu Jl die Jia GA adl pl 
sesal AL — ul dl ol Ska Bb Gaiale Iyo Hey ya Kedle Ly ya 


Ada hadits : Bercincinlah dengan batu akik, sesungguhnya itu menafikan kefakiran. Diriwayatkan 
oleh Imam Dailamy dari hadits Anas Umar Ali dan A'isyah rodhiyallahu'anhum dengan banyak 
sanad. Dalam kitab Yawagit-nya Imam Muthrizi disebutkan: Ibrohim alharoby ditanya tentang 
hadits tersebut maka ia berkata: itu hadits shohih. Dan ia berkata haist tersebut diriwayatkan juga 
dengan ya' yakni : Tinggal-lah di rumah dengan memakai akik. Aku berkata (Imam Suyuthy) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diriwayatkan Ibnu Ady dengan sanad dho'if hadits dari hadits Aisyah RA marfu' (sampai pada 
Rosulullah) : Bercincinlah dengan batu akik, maka sesungguhnya itu diberkahi. | Hamisy al- 
fatawilhaditsiyah 122 |. 

Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/439570586065755/ 

1896. HUKUM BERDANDAN MENYERUPAI WANITA / 
SEBALIKNYA 

PERTANYAAN : 

Calon Jenazah 


Assalaamualaikum. Semoga para admin dan anggota PIS-KTB selalu dilimpahkan rahmat dan 
hidayahnya oleh Allah Swt,aamiin . ."Allah melaknat laki-laki yang bergaya menyerupai 
perempuan,dan perempuan yang bergaya menyerupai laki-laki ( HR Imam Al Bukhari ) ". 
Pertanyaannya : Bagaimana kalau misalkan dalam suatu drama,ada laki-laki yang di dandan 
smpai benar2 mirip dengan perempuan,mulai dari pkaian,wajah smpai ke (maaf) payudara sgala.. 
Apakah ini termasuk golong seperti hadist di atas ? Mengingat kejadian ini sering terjdi. . 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

HARAM. 

Bae dng GAJI ig ola II Riba maki G 0y SSL Any sllu lee MB ya pal dadali aloe aan) 
dab LP dll Jom SUS 3 Ag Anom lag al IU ya 5 Wal Uu Ol ya Ula, 

Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada 

perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Figh dalam kitab Fath 

aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab 

Annihaayah, Batasannya adalah : "Bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias 

memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan pada 


tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut". | Bughyah Almustarsyidiin 604 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab. 


Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/463947173628096/ 

2082. HUKUM TINDIK HIDUNG BAGI WANITA 
PERTANYAAN : 

Riiedda Sie Mujahiddah Senja 


Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh... Nyuwun sewu,ajeng nderek tangklet, 
Bagaimana hukumnya tindik di hidung ?? Afwan,hatur nuhun sebelumnya.. 


JAWABAN : 
Sunde Pati 


Tindik hidung atau anggota tubuh yang lain untuk dikasih perhiasan,jika memang adatnya/ 
umumnya para wanita muslimah memakai seperti itu maka hukumnya boleh digiyaskan pada 
tindik di telinga dengan catatan tidak mengalami cidera serius karena ada hadis nabi janganlah 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4635 ) 


menciderai diri dan menciderai orang lain 
(2320 1 4g) — HdAYI SSI sa 
9 png AR OSN 3 de La 3 Mp Lbih dedi Slalu ea Bole EA BP cal me om WII 5 Ul 
MPV PN ilang le AI Gan Aji ed IP maa be yta SI) Ceng ag Mel If Lela dor, 


aim Lag PE bi, dll, Madi N (dnmaks ale ai La ds Aa asal Hi ce Tas sal Aa) ca "has 
Ibr Ga oya Lepai AilailIS Changi Cohale AP Lo Lb candy ATA Cereleraly Korgadala tureiusi 3) Lea pra ds 
SUN de kamis Jor JI JAN JS CAS Ugal, CE 

| Al-Mughni Li Ibnul Gudamah, Juz : 3 Hal : 45 |. 


Bahkan tindik diperut/pusar juga ada yang membolehkan dengan syarat : 

1. Hal tersebut tidak menjadi syi'arnya wanita-wanita kafir 

2. Hanya dilihat oleh suami 

3. Tidak menimbulkan bahaya 

4. Jika tindik yang dipakai terbuat dari emas atau perak, maka disyaratkan hal tersebut sudah 
menjadi kebiasaan para wanita. 


bg pit 33 aja 30 3 JH nga : 

CAS elus oya ati Ulas O SG Vi JII. 

wi ee da VI: Yu. 

ore de ip WI. 

Uiklan Hadid Ikatan Lb gag dy 6 JAN gal UP YM iall ola le cah Sell sludl dole GA Ol: Ul 
| Fatawi Al-Islam Su'alun Wa Jawabun, Fatwa no. 103996 |. 


Link Asal : 

2172. HUKUM LAKI LAKI BERAMBUT PANJANG 
PERTANYAAN : 

Rampak Naung 
Assalamu alaikum. Mau tanya. Pria berambut panjang boleh nggak ? 
JAWABAN : 

2 Mbah Godek 

(an ALS yag 0yAy Urdu onlgas d UL dorlo mad Olga alby meal JS Uly denis Ai O) (Sl oalis yel NS) 

Ohgai MSG 

Begitu juga tidak wajib dibasuh yaitu bagian dalam rambut yang terikat/gimbal, tapi dengan 
syarat rambutnya menggimbal dengan sendirinya walaupun gimbalnya banyak / tebal, 
menurut ibnu hajar dhohir keterangan tadi itu walaupun yang pny rambut sembrono 


contohnya rambutnya tidak dirawat dengan tidak dikasih minyak,.dan perkara ini sudah 
jelas karena tidak ada perintah untuk merawat rambut. | hasyiyah jamal juz 1 hal 475 |. 


alay dala Gan din PI Jp US Opa II elang dala Ah elo oil Jail Of Jl sleiiII pala Kan ie 
S4 ega Jat jang & padi Y S3 HE, cell la J3 lia 9 «Jaa I—UYI de Jas UI muali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4636 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


da Cril (OMA Fm Jai RYI Je Ju EL OA adl AI ya Se 


Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan Nabi (yang tidak terkait dengan ibadah 
mahdhoh, pent) yang tidak diiringi dengan perintah secara lisan itu hanya menghasilkan 
hukum mubah. Demikian kaedah yang tepat dalam masalah ini. Inilah pendapat mayoritas 
pakar fikih yang hanya diselisihi oleh mazhab zhahiri dan sebagian ulama pakar hadits. 
Diantara pakar fikih yang menganut kaedah ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. 


Jd Jaty Cajaii Akang Cdi Jelas Gali jang Ol Ama 36 Y ih OX j Olaj ES OS AmUYU LSI US 154 

ly dal AI Ulun Gal ina ola #yis FAR le Alan Leg (li. 
Jika katakan bahwa hukum rambut gondrong bagi laki-laki yang merupakan perbuatan Nabi 
itu mubah dan perkara mubah itu menyebabkan seorang itu popular di masyarakat di 
sebagian tempat atau di suatu masa maka hukum mubah ini berubah menjadi terlarang. 


Anda jumpai sebagian laki-laki memanjangkan rambutnya dan mengucirnya lalu beralasan 
“Ini adalah sunnah Nabi”. 


Anu Ay Jb (El Ata ob tele Uus said meklaral) INI Gale Tia ama ola Ol Ily 


Komentar kita untuk orang ini adalah lelaki berambut gondrong bukanlah sunnah Nabi 
dalam pengertian sesuatu yang berpahala jika dilakukan namun dalam pengertian Nabi 
melakukannya. 


2 Hah Int (S2 pang Y GP poly Ale II alan dan pl HO | Gal jan! Jadi! telalal JB SU 
Takan ai) di ISA, Dri. 

Namun ingat, para ulama mengatakan bahwa semata-mata perbuatan Nabi yang non 
ibadah mahdhoh yang tidak diiringi perintah dari Nabi maka perbuatan Nabi tersebut tidak 


menghasilkan hukum anjuran, apalagi hukum wajib. Oleh karena itu kami katakan bahwa 
hukum gondrong untuk laki-laki adalah mubah. 


ora Aa Ii OT ken Laras BII aa Jati LS ea Ah OLS ISI Ra Ala kal SI AS JI Jin Aib ae US ISI 
lay Ale ko ai ima 


Jika kita katakan bahwa hukumnya adalah mubah maka perkara mubah ini bisa berubah 
menjadi makruh atau haram jika menyebabkan syuhror (terkenal karena nyentrik dan aneh- 
aneh| sebagaimana kelakukan sebagian anak muda yang beranggapan bahwa rambut 
gondrong adalah bagian dari ajaran agama. 


JA ay sejati Dj play dala AI lo il Oh 3JB SU mara BP SAN JUS Talas Ope OLS dala 
Sel Aly Lelaki AT ale SAI SM. 

Sedangkan sebagian anak muda yang lain berambut gondrong karena ikut-ikutan orang 
kafir atau orang barat kemudian ketika diingatkan dia beralasan bahwa Nabi juga 
gondrong. Inilah hukum masalah ini berdasarkan kaedah yang dianut oleh mayoritas ahli 
fikih 
2 Sunde Pati 
Hukum asal rambut panjang bagi laki-laki adalah boleh dan tiada larangan 


Bap Y Ge Bg gadi O lalang Gal ST Ji BA Re Rab ad Aa) pad oya Talas MAL AL mertua: Jill 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4637 ) 


ce dya Ol OjaAs lori lp Jalal pat! Ja I5h9 Lea) yads BAN Alay AI ya Kel BL ya JA 
Bab ASIN A3 Ja pp bd! Jaglas Jay marun Tila Jah User dia Jang Cg aja ad Y US plug ae SI 
Hayat lee Jaglat Aida JSI ortilian jawa Jadi laka 3 Ulas AI dan) Kolor SAI KAB) Ugal el 
Lely oa UAN mad Lah ASI. 
IS ya Anin Il Ul Loji jadi dd eelag dala AI lo Gil OS AEB el Y JI ad JUS) ob JL 
2g Ian Jawatan YG Gol 0 jitu) SA Gr 3 Sally Sala mao ya IS Ha Yaa JI 
PE Ca di Ea pad! JUS) Ilang Ol Sg Gg aa DG pel aty Gal late 3 IU daa WS Y) 
GI EN ALAN LO ya dah Jordi Jabat Randa OS) BUG Wala IG 6533 oya VI OKU HL, Aloe, 
V SAS IS) eta el DB perna et AS Url joy SAI Gr ISP Aloe Oei SY sal 
lay dala AN ke ai Ol Tila (ls d4 Yg Lagkaning Ol olely Sbd Gg gada DB Kaali Jl ne Y) Janu 
dal ikan CL ya yah pad SUEN Of ALAMI ola GS BY ASI Jan OLS later relasi, abdi SS yag 
Il Gam ya SNI Ulearad) Kemih Il Boadly SAI PLS Oya ya Lily 

fokus 
SAI pend Kode AI no ya Io Jaglet Ronde SY Odlena Gyawang Jl jadi Ia 1 Jas dl am) pl 
Ain IP ULP Kaji padi Gelang dal Al aka ai OS AAA ale Y Ge jab IU Ob JIN UI Lal) ya 
9 Pl No anji G3 ob JI ey 


(4015 1 8g) — RedYI II sya 


AI Syary AE andy BN 3 Ah Kadek yak pot dal Ogan Sega Jar Il Tdk Jalal AE Ju, 34£ Ja 
G 259 AB telah dadali Upah Jaa Ao daa US mad ah ayak Jen ban UG Deras Uh tamu JT day 
dora Goal Sikajily dgl3 pal Son ind Alor Opa Jb | OLS pely Als AI lp AI Jay OT Ronuad Ego 
HI GA SAI SN ge JAUES ad HIAE ga Sg SAI lag Ala AI elo El A3 NU gila pl ye aa, 
MAAN elang IA Ala JW 151 cai3T Rawat Dai Anin IS SPI Ogog Teki Ip oad OS JG dil aa, 
delay. Alisa 
(105 1 65) — SAI mb de Rabah LAN Jd 
Set dab) di Unta PAI SE Ul AS ya daa 9) 2 ky pm oil SEL JG) 
ES R3 — dn AI by — LIL jr SY LS (GI IE le — play tele AI lo — opa ah Op 
SLB me ily 0 AI IE ji Ika dy Us delay Urudg — elang dala AI lo — AI Syany OS Laga Yaa 
Id ee 3 ea 

» Rulan Hamdi 
S3 Dea yA JP oh KA Kah AL yA Na in Gp Okay Gb oi kaga Wil al Gp Kaban Ci 
AA AA gi Jala AN JA AN AI ALA pop pb ai rabi 


at Ka Bel SSL JUS aa aa Ana San BA TA 96 pl fa Ji ka 


Aku mendatangi Nabi , sementara aku mempunyai rambut yang panjang. Ketika Rasulullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4638 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melihatku beliau bersabda:Lalat, lalat. Wail bin Hujr berkata, Maka aku kembali pulang & 
memangkasnya, setelah itu aku mendatangi beliau pada keesokan harinya. Beliau 
bersabda:Sesungguhnya aku tak bermaksud untuk menjelekkanmu namun ini (sekarang) 
lebih baik. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/5126720254222771 

2326. HUKUM BERCUKUR GUNDUL BAGI WANITA 
PERTANYAAN : 

Rizgi Mubarok Ibnu Abdirrohman 

Assalamualakum, sya mau nanyak ustadz. bagaimana hukumnya wanita yang rambutnya 
DIGUNDUL / DIBOTAKI ? Wssalam..terima kasih 


JAWABAN : 

2 Ghufron Bkl 

Perempuan mencukur rambut kepalay sampai gundul dengan tanpa dlorurot dan adanya hajat 
ulama' khilaf : 

1. Makruh menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah 

2. Harom menurut Malikiyah sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. 

Lihat : 

https:.'www.fatawah.com/Fatawah/246.aspx 


BLAN pad padi y Gl So Lah ki ang AYI Gali ? 
www.fatawah.com | 
Bela! Keleoel 1 GAB Ken Val 1 Any Urai Meng AI St dAL Vulgar (de PO, BSI, Unllali Lpy Ad mad 
akad Uya sUGRAI 0 yi Konga ya 1 JIN JGA 1 ud de ab YP ya er agro Md Laga LI Gl 2, 
am id land AI Gl dal SU IG Ca, Aldi, , daslella... 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/575244632498349 


2305. MEMAKAI CELAK BAGI LAKI-LAKI 

PERTANYAAN : 

? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum mau tanya, bolehkah lelaki memakai celak ? Dan hadits tentang celak 


JAWABAN 
2 Kang As'ad 
Wa'alaikumussalam. Tetap disunnahkan lelaki memakai celak mata. 


2 Adolf Ferdinand Laan : 
“Bercelaklah kalian dengan itsmid, karena dia bisa mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut" 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4639 ) 


(HR. At Tirmidzi no.1679 dalam Sunan-nya bab Maa jaa-a fil iktihaal, Ahmad no.15341 dalam 
Musnad-nya). 


Status hadits : At Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan gharib”. Al Mubarakfuri berkata dalam 
Tuhfatul Ahwadzi: “Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. 


Fatwa Lajnah Daimah 
3598 Io Sa ya GUI Jl pal 
Aang 2. kenny Oly dgan Se (andy INA dog Ah Aa 1 2 SY al JaSIL Jae ot Je jai 2 ai 
Koany OTy AAS Lai de AI lay dgal Aby pl ane SUS Jd OS poly dala Al be al OY € EMS j3 pi 
Hey 
? Nabilah Az-Zahrah 
Celakan hukumnya sunnah 
KN one IS BU IS Ain Jae AS ab US) 
Nabi mempunyai sebuah botol celak, beliau celakan setiap malam dengan sebuah botol celak 
tersebut pada setiap 3 sisi ke dua mata beliau masing-masing. 
139 IMS Lely (ISU ag £ yaa HL 3-2 Fa OT yag Url ha yag LE OlaoYI CyAS Ida 3 S3 1 
deg jg one IS dal Upi! le SAI mewall, U3 $ pam OI Tas one Cg Ty 08 GOA Jai Ad lis 
BUS JS Uta JASA JASA gal USD 2JB Lapis AI ab) Gala al Sy Ul SLB USB one JS GO Ob Ad ika 
bs Ad, SAI LA 2S Oltonnad Old Lay gl Tati ly tea Lan ISU) Gala Oly) WADE one JS. 
fokus: 
JS ain JASA UNS gal OS HJ Lapis AI 2) Gala al So Ul SLB USE one JS O Ot and la lay 
del Aly peni BLM 2153 Olepunad Oli Lay Jl atir FI Lean Lado 2JLY ola oly, KED one JS G Ud. 
332 plg LAN pi £ pai 


? Ibnu Al-Ihsany 
la Ja YAA Talia! Ag Up euy dala AI ee Wa 
Diba 
8 adl & gain NY PAS Up2 Wp plang dala Al Calo 25) Ay 
Simthud duror 


2 Timur Lenk 
Hukum memakai celak sunnah. Matan Zubad Ibnu Ruslan 


BSI LAI ON) al do aa ga Uta AA aldi ga al Lola SAI Head ARA GI SI: 
LAB (By oya WE 2. Ly JSI Hasan (844 


Ghoyatul Bayan Syarah Zubad Imam Romli 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4640 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BA) Ie rd Ike Ban AA nba Gl or AL Gal yag MG ON) Ol lai TA OLI BL US: 
—1004) 


(alu GB sesak | glxsl JB alwg le Jl al dl uabc ul uc Sido 2S) Soil JUS! Koiuug 
adas Al Igas3 ul NS 663 IAI KISI 4 yo ul bah « ul» us sulwill 0133 (setu Kug soul 
agsall saidb SAE) CyaS 983 (won Alina SAK UdA0 set) dinio MB soiNb ASUS) JB skg Wc all 
pisa JaiSI yo 2 dlu da3 OglS wal yu ( (553) W3S moliug dudlb uboll Si (soil Sic) 
al 313 D9 93 49 uni 0 Soal 53 UG oualll $9 Jaa J3 Jaga A33 9 IgaliSl3 
abSo plug Ale Al duo AI JJ US) JB dimo9 yabS usil YES Sio il 4S VE uc JS 98 Jasa 
ale Jl go All Iga) ul JB S0c ual KE Sula S3 Ja Jritul3 (BOB cu JS 53 Lio Ja 
Y yog Spa orliuul 48 LSI (Lg pele33 02920 Sal cumi 533 UB silau umi Jos JasSI Isl alug 
JasSI yo) JB mkug Mile AJI lc All gl gol S9) dirull Juol Jl Juna laa JaiSI JJ ul ale 333 G0 
Sioyill 43) da Katy S3 X0 bi39 SI (uda LE) (203 BY 003 ym 343 Je3 Yo JS 
Jilid 933 (Le NI ubdrYl ye plug We All olao Ul Ig 003) JO Jito 15 WI Mc KE H3 
Saga log (ira wig dual YAH JS, ala MIE AU lo Ml Jara GS JO So wp ul 0S 30 
om US$ JBS Egesal 190 J8 33 (Lg InkoiTs Les Ingnala 3 2 Tel) Legag par Lt pa 
5 dad A3 sy bdg isl Le Lag Rel Jad ASI 99 J3 LI Lay SIS SD DX, Ud syal 
lo37 sll AI 55 ul uas cal JB LS Ubll Ua3 J3 2g1323 UE SI Ul J3 Amal Lay M3 SL 
lexo3 «SI BII mali om SI (Ll 39) op all pam JB 43 Cys3ll S5 lo sud IS29 log dig 
ilelall lo Jsx29 0 Gibi Io Rwgll gia 383 GS JL yana YIXG Ola 0 org og gl Lio 
ig Land 299 oral! ya all SS mic y8 9 WA esa sala JI ci Ja0g disi bo wl 
ly Sig JGBAI Anlii9 Ld 48 99 W 089 JB owl UC Sgp lo d0 ley X9 Wol deosll ag09 ob 
SO bud Sig all 510 JS 99 lili « ul ae dno9 UE Sgp log Gasal U0 JSI SIA « ul bl 33 
S9 lgi dal EL all 53 India GB JS 93 WNI 089 andic IS 9d lali dls3 Casg3l JS 
Aa YSS € ul laos 
15 abwdl Soal ala! pi Awali 5 al ala 2 adal 2 disall maa Su 
Pa 99 Lgolgab aiSu9 wil Anyway Kadal 3 Ia Oil eU 999 mall Ti Ulu 
Ju yag Vol sial JlaSI dll « UB cus! ago ab Al 4 yuk N Sogill JB Soiudl moi53 piSU3 
s3 clall andy sall3 Sudb As elus JB JebAL di 5 ol Jas 388 HBbI G3 au LDII yg) 
sila Md J3 HowS9 SI Ulu R0 sb puSAg Led Suwlg 

2 Sunde Pati 
KAI JB peang dala Ah ala Al Lagi AI Ky al Ga 0 Sa Hb AEYU IMS any (339 (2) rdUSS Hile 
PES Ting mad! IL ih JEYU 
Disunnahkan bercelak dengan celak ismid karena ada hadis dari Atturmudzi dari Ibnu Abbas Ra 


bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda : bercelaklah kalian dengan ismid karena bisa 
menyejukkan/mempertajam mata dan bisa menumbuhkan rambut. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/571560579533421/ 


2615. USTADZ YANG CUKUR HABIS JENGGOTNYA DAN 


LEBAT KUMISNYA ? 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4641 | 


? Adipati Blambangan 
Assalamu'alaikum.. Bagaimana pendapat saudara-saudara tentang seorang ustadz yang 
mencukur habis jenggotnya dan melebatkan kumisnya ? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikumussalaam, mencukur jenggot hukumnya khilaf. Sebagian menyatakan haram dan 
sebagian makruh. 


kal SI maple, aa Akon 3 Pm Galg (Oa YI Fed Ill us Alatakl Romli Gl P3 
Pa dl Ale ae IG Ya el Ob ASI Aedil G daa JI al de an Roll Gl 0 KileudI JUGASE) 
384 


Diharamkan mencukur jenggot. Mu'tamad al-ghozali dan syaikhul islam (zakaria al anshosi) dan 
ibnu hajar seperti dituhfah, sedangkan Arromli dan Al-Khothib dan lain-lain memakruhkan. 

(Faidah) berkata Assyaikhoni (Nawawi dan Rofi'i) dimakruhkan mencukur jenggot, akan tetapi Ibnu 
riffah menentangnya di hasyiah Al-kafiyah bahwa al imam As Syafi'i mengenash keharaman 
mencukur jenggot di dalam kitab Al-Umm. 


2? Adipati Blambangan 

Dari keterangan di atas tidak ada pertentangan masalah dianjurkannya memotong kumis untuk 
menyelisihi orang2 musyrik / kafir. Intinya aneh saja ya kalau ada tokoh yang menjadi panutan dan 
sering muncul di tv justru menyelisihi anjuran untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. 
Afwan saya cuma orang awam yang secara spontan ingin tahu hukum menurut islam atas realita 
yang saya jumpai. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/576355405720605 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/05/1518-hukum-memelihara-dan-memotong.html 


2823. HUKUM MEMOTONG KUKU DAN RAMBUT DI HARI 


SABTU DAN SENIN 
PERTANYAAN : 


2 Fenti Kartika Kayungyun 
Assalamu'alaikum... Benarkah ada larangan memotong kuku dan rambut di hari sabtu dan senin ? 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 
Sependek sepengetahuan saya tidak ada, kalo khilaful aula (bertentangan dengan yang utama / 
sunnah) mungkin. Ini praktek memotong kuku : 


SEN Gm Gee IU Tatag OT Utang 20an dy Olatallg BIAN Jar jl dad el yang Hn ML ale memuad JUDI pakis Lol 
Ad S3) Gol FLA Ugal Jl arm mate & padi P dani £ ol Tenan Tuty en YI 3 III JU CG pend € Had! 
Oma ya PSN Ka Aj DG Lag il UG Up33 ye el da Jah Ogpija Y BI La ar Gama PL dit UNS Lao 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4642 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Uallan Cool sell 3 OSYI lina ady Layu 


Sedangkan masalah memotong kuku disepakati oleh Ulama hukumnya sunnat bagi pria, wanita, 
kuku kedua tangan atau pun kaki, disunnatkan cara memotongnya diawali dari tangan kanan 
kemudian tangan kiri kemudian kaki kanan dan diakhiri kaki kiri. Namun menurut Imam AlGhozali 
dalam kitab IHYA berkata “sebaiknya diawali dari jari telunjuk kemudian jari tengah, jari manis, jari 
kelingking dan di akhiri dengan ibu jari” dalam kitab tersebut beliau menuturkan hadits dan hikmah 
memotong kuku dengan praktek yang beliau tuturkan dst. 


sa 


Kemudian pengertian hadits dari sahabat Anas Ra : “Kami memberi batas waktu dalam mencukur 
kumis, memotong, membersihkan bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak 
ditinggalkan lebih dari batas waktu 40 malam” (HR. Muslim). Artinya para sahabat dalam praktik 
membersihkan diri tadi tidak sampai mengakhirkan hingga batas akhir 40 hari, andaikan mereka 
mengakhirkan tidak pernah lewat hingga sampai masa 40 hari, bukan maksudnya 
membersihkannya di izinkan 40 hari sekali (tetapi setiap saat terlihat panjang meskipun belum 
sampai 40 hari sunah untuk di potong/dicukur). ( AlMajmu' Alaa Syarh Almuhadzzab 1/287 |. 


2 Alif Jum'an Azend 

Khilaful aula maksudnya bertentangan dengan yang utama / sunnah, karena sunnahnya, 
khususnya untuk yang menghadiri shalat jum'at adalah memotong kuku sebelum pergi shalat 
Jum'at. Seperti dalam riwayat hadits : "Adalah Rasulullah SAW memotong kuku dan mencukur 
kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat". (HR. Al-Baihagi dan At-Thabrani). 
Riwayat lain menyatakan sunnah memotong kuku di hari kamis. 


Kami (syafii) telah menyebutkan tentang kesunahan mandi jum'at dan berangkat pagi-pagi tapi 
kesunahan itu setelah mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan jasad dari kotoran dihari 
jum'at, menghilangkan bau badan, siwak, memakai parfum dan memakai baju yang bagus. 


Soy UI — SI 3 (2) 1029) 

D3 Mahi "x ABI Ha yaa nabi op Ha Tag Na : andi s YAI SA ala GUey  nadil 

IN oh GA Of Koba ala BA Uh ena ja Kadi PI eta Jala AA at Gde 

EA AI 4 AN Dn Up Ih AB LA ah BEA KAN YA ga Ie GE Ale 

Ada riwayat yang berbeda tentang waktu sunnah memotong kuku, ada yang hari kamis dan ada 
yang hari jum'at. 

5 jail JLas3 Sya Sh Salah AS «BA ai ab KS 

5 lan ag, kdi an bean Hg JBS P3 £ cut dy s 2 ca AM 3 ae La 

ia Kaget AN SS 1 IE, Mena int gal LP Wo EA la GR IE, si 

| SN na GA kn ra 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4643 ) 


Memang ada keterangan (yang belum pasti sumbernya) tentang memotong kuku : 

I-bila memotong kuku hari sabtu, dapat menyebabkan kerusakan 

2-bika memotong kuku di hari ahad, dapat menghilangkan keberkahan 

3-bila motong kuku di hari senin, dapat menyebabkan cepat pinter 

4-bila motong kuku di hari selasa, dikhawatirkan kerusakan pada badan 

5-bila motong kuku di hari rabu, dapat menyebabkan kerusakan pada akhlag 

6-bila motong kuku di hari kamis, bisa menyebabkan kaya 

T-bila motong kuku di hari jumat, dapat menyebabkan jadi orang alim serta halim dan tidak 
gampang marah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/634038003285678/ 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/1013-tuntunan-cara-memotong-kuku.html 
http://huda-sarungan.blogspot.com/2013/04/669-kesunnahan-mencukur-pada-hari-jumat.html 


2902. HUKUM LELAKI MEMAKAI CADAR 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, kalo wanita memakai cadar kan di dokumen sudah ada, yang saya mau 
tanyakan bagaimana hukum lelaki memakai cadar ? 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam, orang laki-laki tidak dituntut untuk memakai cadar. Meski haram melihat 
wajah laki-laki jika menimbulkan fitnah, jika tidak maka tidak haram. Namun jika melihat situasi 
dan kondisi, hukumnya bisa diperinci : bisa jadi Mubah, Sunnah, Haram, Wajib. Contoh : Kalau 
diyakini laki-laki memakai cadar, tapi mau buat nyuri, seperti ala Ninja, maka Haram, dan kalau 
tidak memakai cadar dan yakin mau dibunuh, maka Wajib pakai cadar, dan kalau tidak ada 
masalah, maka boleh. Pada kondisi normal, Wanita saja tidak diwajibkan memakai cadar. 


? Ibnu Al-Ihsany 
Ngaji Nihayatuzzain Fi Irsyadil Mubtadiin. Pengarang: Abu Abdil Mu'thi Muhammad bin Umar bin 
Ali Nawawi Al-Jawi Al-BanteniHal. 47 Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah : 


Je) AJI 3 P9 NI GL) C5 ya Ora Lala 4 Oo LI peri Of 3 ll Gan Lag JII ho 
5) 3 55 3 Mg Gn Mi » 5 
oli PA unta dng SI 


Kesimpulan dari pendapat ulama' dalam masalah yang berkaitan dengan aurat bahwa orang laki- 
laki auratnya ada tiga (macam):Pertama: area antara pusar dan lutut, ini aurat laki-laki ketika 
dalam keadaan shalat meskipun dalam keadaan sepi, dan ketika bersama orang laki-laki, dan 
perempuan-perempuan mahram. 


BE BU A9 Ry Jl Cl £ Ulin pad! $ LeasU 


Yang Kedua: Dua perkara yang buruk yaitu gubul dan dubur, ketika dalam keadaan sendirian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(asa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(bukan sedang shalat). 


P9 ya orak II PI Aa IL EUAN appa ie el Uae ye Ag Ojib TANI Ga OA diah EA UU 
Lai demo Kang SUS ya ai Al as Rar Of yaa ls 


Yang Ketiga: kesemua badan, rambut (bulu) hingga potongan kukunya laki-laki, adalah auratnya 
ketika di sisi perempuan lain (bukan mahram!istri), maka haram atas perempuan lain melihat 
sesuatu dari hal tersebut. Jika seorang laki-laki mengetahui bahwa perempuan lain melihat 
sesuatu dari hal tersebut maka wajib menutupi dari perempuan itu. 


Bp din al pad € Ja Ga 3 SAN Gara kera ya Ja Ale BELA den By Lai 3 Jar teng OM Jay land) 
0yeng US jg 4 Dliin ye 3 elly ayo gl SAS Ol Rae Ibr dl dad Sl Naa SU | op «lai dal 
Bg VI aga Lain gd Ki Tg AN ll Ga BS Je 


Dan kami bukanlah mengatakan bahwa wajah laki-laki merupakan aurat dalam hag perempuan 
sebagaimana wajah perempuan dalam hag laki-laki. Tetapi wajah laki-laki dalam haknya 
perempuan itu seperti wajah bocah laki-laki amrod dalam haknya laki-laki, maka diharamkan 
melihat ketika takut fitnah saja, jika tidak ada fitnah maka tidak. Karena tidak henti-hentinya 
sepanjang zaman laki-laki terbuka wajahnya sedangkan perempuan keluar dengan memakai kain 
penutup muka/wajah (cadar) mereka, jika wajah orang laki-laki merupakan aurat dalam hag 
perempuan, niscaya mereka diperintah memakai kain penutup muka (cadar) atau dilarang keluar 
rumah kecuali karena darurat. 


Jadi orang laki-laki tidak ada kewajiban memakai cadar. Dan haram melihat wajah laki-laki jika 
menimbulkan fitnah. Jika tidak maka tidak haram. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/693087514047393 


2968. HUKUM MENCABUT BULU HIDUNG 
PERTANYAAN : 


2 Edo Doe Deo 

Mohon penjelasan hukum "MENCABUT BULU HIDUNG" kadang saya merasa geli & ga enak 
dengan bulu hidung.. Dan tadi saya baca ada artikel, menurut kesehatan begini "Mencabut Bulu 
Hidung Berujung Maut" sedemikiankah efek mencabut bulu tersebut. Kalau menurut hukum 
Islam?? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Dalam Al-Figh 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah Juz 2 Hal 43-44 diterangkan tentang Hukum 
Menghilangkan Bulu Dan Menggunting Kuku : 


do Aa II lia) Jua IYJSL Ainan Mada 
kita -3U gl ga yo Ti diy IYA AJ my TA Io JL ly ai SA Ll AA Lay Uatin2 Una 


Asy-syafi'iyyah : 
Dimakruhkan mencabut bulu hidung,akan tetapi disunahkan mengguntingnya jika dirasa panjang, 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4645 | 


dan biarkan tetap ada karena keberadaanya mempunyai manfaat kesehatan (sbgai filter udara) 
Wii -3U gl» glal ag ata) lag) sllean y dg AA NY X5 


Hanafiyyah : 
Adapun mencukur bulu yang tumbuh dipunggung dan didada,hukumnya khilaful adab/menyalahi 
adab 


WMUSA - Uji? - gate Sl manga Ulin) UG ol Ust Ken Un) glry JIYLA gllia) USG oh, al Un) 


Malikiyyah : 
Diperbolehkan mencukur seluruh bulu yang tumbuh dibadan seperti bulu dada dan bulu di kedua 
tangan,bulu dibokong (maaf, dipantat) dan bulu disekitar anus. Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/730312726991538/ 


3026. HUKUM MEMAKAI CELAK SELAIN WARNA HITAM 
PERTANYAAN: 


2 Ummi Af-idah 

Assalamu'alaykum...afwan, mau tanya, emm... pada umumnya yang namanya Celak mata, itu 
berwarna Hitam, tapi... skarang ini, banyak macam warna, Bolehkah pakai celak selain warna 
Hitam? & tetap dapatkah kesunahannya? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 

Wa'alaikum salam. Bercelak ada beberapa hukum : 

1. Bercelak hitam dengan tujuan berhias, dan ini haram bagi orang ihram dengan kesepakatan 
ulama'. Dan wajib membayar kafarot kambing oleh pendapa yang paling berhati-hati. 

2. Bercelak hitam tampa ada tujuan berhias. 

3. Bercelak selain hitam dengan tujuan berhias.( lebih utama berhati hati menjahui contoh ke 2 
dan ke 3, dan membayar kafarat dalam ke duanya ) 

4. Bercelak selain hitam tampa bertujuan berhias, dan ini boleh dan tidak ada kafarot. 

Mafhumnya, Dalam keadaan tidak ihram, bebas, hitam , tidak hitam, bertujuan berhias atau tidak. 


JS OS ot -— Tyo Se JSI 1246 Alisa IS VI — NY 10 Anin — Gea Oya WI — AA Wali 
PAS a tagal JAS USU Ol 2. II DI de Ala BUS Anji Cadas pall ale pp lay “Anji aa Ga ayal 
MAS ISI II OP LS tem pl la G Oli SI in JI Una pa opal pb JAS OS ot — Ban aus 
(JII DG dale BUS Yg 04 Gala Yg Can Ag Ani Yg oyal pe JAS JAS YI — 4. aga 


Apakah disunnahkan bercelak selain hitam? Jika celak yang dipakai dari batu istmid, maka tetap 
sunnah, karena batu istmid berfaidah mengobati mata, dan menyuburkan bulu mata 


21230 (SY! ora ye PI las 


5511 — ja dya Ao JI SAI dada Ca 3 Aaja ST Gee IL dia) de JAS La SL oya VI JAS (YUL Ke) 
Dai de AaniladI Abal oa eka Uli (ega MY Oral Lo jai ALAN ega DU mai im nadi La Pe (ASI ng) AI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4646 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dora SMS Lea Ul 2g SA ya SAI el Ja Ja SAE oya Gakiana £ yk JAS 1G ol JB MY Ie 

& ria Letda La Oral dia Jijay SA M0 OA LA JA ya pad Ude Tlaa dil Jay Ani alas) What BS, pad & US! 
ala Y ea Jo jidng wali ye ala MS Sg dl JAS 

JEYI — jab Laga — To yng La aoly JAS 3 peri y 2S IeSYI 103443. 


Wallahu A'lam Bis Shawaab 


LINK TERKAIT: 

MEMAKAI CELAK BAGI LAKI-LAKI 
www.piss-ktb.com/2013/04/2305-memakai-celak-bagi-laki-laki.html 
KHASIAT BERCELAK DENGAN BATU ITSMID 
www.fb.com/notes/757804247575719 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/751994614823349/ 
www.fb.com/notes/757352794287531 


3027. KHASIAT BERCELAK DENGAN BATU ITSMID 
Oleh: Hariz Jaya 


Itsmid merupakan batu hitam yang sudah dikenal, agak kemerahan, adanya di negeri Hijaz, 
namun yang paling bagus adalah dari Asbahan. Terjadi perselisihan, apakah itsmid itu merupakan 
nama batu yang diambil sebagai celak, atau dia adalah celak itu sendiri. 


At Turbasyti mengatakan, itsmid adalah batu tambang dan disebutkan bahwa dia merupakan 
celak dari Ashfahan, yang mampu mengeringkan air mata dan bisul, menyehatkan mata dan 
pandangan, apalagi buat orang jompo dan anak-anak. 


- Kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi Juz 4 Halaman 455 : 


PI pad Ad Sy AS Helta eU Lagi padly Bad paS3 (JEYI) dab) jpn ah (Aib Lo) aj 
aah ab ya #esea gg J4 ESL JB Oles oya Aj Ong Jeebl SDL GO Bad II San dya Sae 
KEY Et WB) Ol yadil) Lan Y Upat Going ORI Ton SAS) ai krna Sabas IleANI JAS ya J3) 
ye (3) AI oa Leah UII Ro JI dal 2 held! Halisa Oral og dang Al yan (Sl SEE ya Oral J8) 0 JSI 
cad Jl de Lani SAI yag Opah Tema yag Ko La Ap LA (URL) j3f) Alap! Only Url ai (add) SY 
BIS (US JAS) JAS dah La Lega Lgi LAI coal Bot de Jalil yg 6 PASI DIT entah RS Lu Lagi Orton (Ala) 
balay talj3 AA se US eta la d3 3 JB LS ya Ganti el "gia" Jilat blg) Ray et So yong Geli 
kelomai Lb 3 akaa Mor) (SP oya ayla 

- Kitab Majmu' Syarah Muhadzdab Juz 1 Halaman 281 : 
V9 Ibu VI ey ISU aah Paul AL sb IA yaah OP yag Uli A3 yag LE OladYI Ega Ia 3 SGM) 
dg Ay one IS BA Ugiioli dale SAI mual V3) £ yamll OI lih ne Go Ly One BO Jb Ad Hleh 
JPU UNS pel dala AI bp oil OS IU Lapis Al gb) bet oil Say Uk BL NY one JS H0 Ol And Nila 
AI) Kom LA CS Okta Ulil Laga 3 gl tdr JL ca Cor JUBy Gada oly) RDU one JS GA JS gia 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| 4647 ) 


Jel 
- Sunan Abu Daud No 3878 Juz 2 Halaman 401 : 


te AD Gaao Al Jaan, JWU Gala Gal YP MPa yi Sta YP pat oa UlatS op AI aa Udan pa Lulo pad gp op dani Wako 


PLS Tiny pad JP BY SWA V3 Oly SU ya Upah pi y SU HP oya UM GE SL ya Iya " eka y 


Artinya : Telah Menceritakan kepada kami ahmad bin yunus, telah menceritakan kepada kami 
zuhair, telah menceritakan kepada kami abdullah bin utsman bin khotsim, dar sa'id bin jubair, dari 
Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu 
adalah pakaianmu yang terbaik, dan kafanilah orang yang telah meninggal dunia dengan kain 
putih. Sesungguhnya celak yang paling baik adalah Al Itsmid (nama celak mata) yang dapat 
membuat penglihatan lebih tajam dan menumbuhkan rambut. (HR. Abu Daud No 3878 Juz 2 
Halaman 401) 


JB pekan y dee AI ala Ga Ot Gal oa YP TAKE PL gain at SLS 3 Keane yA Hg gal Udan MA AAL Ula 
ola 3 BE ALI JS US JaSU Ana AS pel y dala AI la Ga Ol mnjy PES King pad AL 6 AEYU Il 


ola e) BY, 


Artinya : Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, Abu Daud yaitu Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, dari 'Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 
SAW bersabda, "Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat 
mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut". Ibnu Abbas menyangka bahwa Nabi 
memiliki alat celak yang digunakan untuk mencelak mata pada setiap malam, tiga kali di mata 
yang kanan dan tiga kali di mata yang kanan dan yang kiri. (HR. Tirmidzi No. 1757 Juz 4 Halaman 
234). Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/751994614823349/ 
www.fb.com/notes/757804247575719 


3873. MANFA'AT MEMAKAI CELAK MATA 
PERTANYAAN : 


2 Khodijah Muhadi 
Assalaamu alaikum. Jika di dokumen sudah ada mohon disundulkan manfaat dari iktihal / cela'an. 
Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa alaikumus salaam. Jika celak yang dipakai dari batu istmid, maka tetap sunnah, karena batu 
istmid berfaidah mengobati mata, dan menyuburkan bulu mata 


21230 ELSNI is sg Ela Gilas 

din Jl Sgall AA adl gi dg5a SI (mad gay WB) 4 JaSII Igo Jl SI sos JSI (SL Ale) 
Ssty UN adl UXd Jati ayal El99 3 masi id cas el ya (Lal Cg) Ya Jl yo Baal 
Soldill 10 ian 9 yan JSI Soul ol JB SNL JIKSNI Dai ade dusdladl al 50 Ig Lesu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| asas ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gil Ji39 Ani sulas9 HM Hd S9 mol ENI dal Jdg le usg lb 09 S0 3d (SV sll Jay Ja 
gai Isl alis Ig sad JSI yaa Lendt3 Lo puas Gio J pig SS dio ya lo pall 20 adl de | bu 
abi Y ea Ja sisu cuba 


sejal  jls5JL lou Dog bd wo JBSYI »a-lg doaiS JuSYI 294100443. 


? Mas Hamzah 
- kitab syarah misykatul masobih 


mad! alay Gil 4 s3NL IndeS "3 JS - alang dal Adil Lala - aill al - logic Al us, - oke ul ve3 
JSI 9d 1 JB. U Jay 525 WSluu dilio logiw paallg 850p! pu) gdg « Alogisul lc Ig0g3 «SI 

JB. Se ISSI 243 al yul al yo «Sisil dala 193 lal Lio yo £gi Ul sgldl9 « Hg, 
Sgto9 syal dun Jatnng R9 9 Arondl Asu sulam JSSII 93 : Jb39 « siagoll all 9d : saka) gal 
ubmallg Coat) layu N 4 gia. 

Slbiyg Lagi og Anas «Hull ang (SI JI 0? (mad! alay) U JleiSNI gl SeiNl Sl : (UB) 
va oo lea JW Ao JI Saad A3 Ul. 

iluoo Si) Ada0 sudu) dinio WB « S0NU AS 1 Ay LC CydD yo Soubllo sole yul dicg 
Zea 


cal ding ost Ku MG « JaSIL Sule "1 aah uc Uloic dio M9 Sos olga" 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas - rodliyallohu anhuma - sesungguhnya Nabi - shollallohu 
alaihi wasallam - bersabda : 


Mata! Kniag sol olsy ML « xoiNL Tolsl " 
"Bercelaklah dengan itsmid, karena dapat menjernihkan penglihatan, dan menumbuhkan bulu." 


Artinya bercelaklah selalu dengan menggunakan itsmid. Menurut satu pendapat: itsmid adalah 
celak yang sudah dimaklumi. Pendapat adhhar itsmid adalah satu jenis/macam tertentu dari celak 
karena sebuah riwayat dari Imam at-Tirmidziy, dari Abdullah bin Abbas: 

sial SIBSI yu ul 


" Sesungguhnya paling bagusnya celak kalian adalah itsmid." At-turbasytiy berkata: itsmid adalah 
batu ma'dan. Menurut pendapat lain : adalah batu asfihan yang dapat membersihkan belek/air 
mata dan luka, memelihara kesehatan mata dan menguatkan rantingnya, apalagi untuk orang tua 
dan anak-anak. 


Celak itu menjernihkan mata artinya mengoptimalkan kejernihan penglihatan, menambah cahaya 
mata (jadi bersinar), membersihkan mata dengan mencegah kotoran yang turun dari kepala. 


Dari Abi 'Ashim dan at-Thobariy dari 'Ali dengan sanad yang hasan : 
maa) ilanno Sak) didd0 padu) dinio WB « Sol AL ASUle 


"Bercelaklah menggunakan itsmid, karena dapat menumbuhkan bulu, menghilangkan kotoran, dan 
menjernihkan penglihatan." 


Imam Al-Baghowiy meriwayatkan dari 'Utsman dengan lafadh: : 


Masal aing psi Cai MB J5IL Sale" 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4649 ) 


"bercelaklah kalian, karena itu dapat menumbuhkan bulu dan menguatkan mata." 
Selain manfaat duniawi (mencerahkan mata dll ), ada juga manfaat ukhrowinya. 


- kitab syarah as syamail, muallif ali al gori', muallif yang sama dengan kitab syarah misykah di 
atas. 


(os Cung « mod abu ab): 
elig dul gal dilus 39 dulaall dala yo K289 389 boru Gis 2011 USS pku N Gw Rab dala 9 
v3 mol BIlio de Hui loo ES C9 Abal An gig do lgloll A8 008 dag SAI 29041 Sl Aluug gILiAJI 
4 sob lo J6 VI lol Gil yo pall Ali lo adl Catily YG « lagu wllai All lisio « Rowll Mc ppsaw aka 
ol 216 v0 wall Gaal Jo oi yul NI Isa ul ale Ai « dll alan up plus Wle Ul Lo yull 
as Kg dc 4 las 8 sig yul « ul « Oling Ulgi 9 da. 

slgxlg AaJlaol Ji NU Suata ls Giaa Jawa SL ISI JSI ul adl duda dosl Jalsill 99 «asi 
Solell 98 Adila « Sglsill NI Killao J5 JI JlKSYI dal $ adl Slo aoi Ha INg « sll du jl 3 


Pemberian alasan dengan manfaat-manfaat yang bersifat duniawi terhadap masalah penggunaan 
celak itu tidaklah menafikan terhadap kesunahan penggunaan celak. Apalagi sungguh banyak hal 
terjadi yang mana rutinitas yg bersifat praktis (praktek/perbuatan) bersamaan dengan motivasi 
(dorongan/anjuran) yang berupa ucapan. 


Manfaat-manfaat di atas merupakan wasilah (perantara) untuk hal-hal yang bersifat ukhrowiy. 
Seperti halnya: mengetahui thoharoh (bersuci), menghadap kiblat, dan lain-lain dari hal-hal yang 
timbul dari penglihatan sehingga sebagian kaum lebih mengunggulkannya daripada pendengaran. 
Semoga Allah menghiasi kita dengan keduanya. Maka tidak perlu menengok/menggubris terhadap 
apa yang diutarakan oleh al-Ishom yanv menyatakan bahwa "ketika umumnya hal yang 
diperintahkan oleh Nabi shollallohu alaihi wasallam itu untuk kemashlahatan yanv bersifat diniyah, 
maka demikian itu memperingatkan bahwa hal ini (mengenai celak) bukanlah termasuk bagian ini 
(kemaslahatan diniyah) akan tetapi untuk kemaslahatan badan/tubuh yang tidak ada kaitannya 
dengan pahala dan siksa. Dan manusia itu berbeda-beda antara satu sama lain dalam hal yang 
diperintahkan sesuai dengan perbedaan hajat masing-masing." 


Iya benar demikian, di dalam alasan penggunaan celak itu terdapat isyaroh bahwa orang yang 
bercelak itu ingin menghasilkan kesunahan, seyogyanya dengan bercelak itu bertujuan untuk 
penyembuhan dan pengobatan bukan hanya berhias sebagaimana para wanita. Dan karena bal 
inilah Imam Malik berpendapat makruh bercelak bagi kaum lelaki secara mutlak kecuali karena 
tujuan pengobatan. Dan Allah adalah Dzat yang Maha Pemberi Petunjuk. Wallohu a'lam bish- 
showab. (Terj. Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/916667965022679/ 
www.fb.com/notes/928651247157684 


BACA JUGA : 
www.piss-ktb.com/2014/04/3026-hukum-memakai-celak-selain-warna.html 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4650 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3073. SUNNAH MEMAKAI CINCIN DI JARI KELINGKING 


TANGAN KANAN 
PERTANYAAN : 


? Elang 

Assalamualaikum poro sedulur, mau nanya... 

a. Hukum memakai cincin (bukan cincin emas) bagi laki-laki. 

b. Dan hukum memakai cincinnya di jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kanan, dan lebih 
baik dipakai di tangan jari kanan / jari kiri. Dalam kasus ini biasanya cincin agak sedikit kebesaran 
untuk dipakai di jari yang lain selain jari telunjuk & jari tengah. Mohon pencerahannya poro sedulur 
semua. Terimakasih (Wong Demak) 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Berdasar konsensus (ijma') kaum muslimin bahwa laki-laki boleh memakai cincin dari perak, kitab 
sarah nawawi 'alal muslim : 


03 Ilenj Aiill Fe jl yo le O yak! mari Aiy «Rai Sol (Boy op Ule lag ale AI lo il JA) : dj 
d gd ya SUS Ilang CL AT Aa Nag 6 Olla (SS pil dana Uganda PLAN slale 20 
Sedangkan laki-laki haram memakai cincin emas : 


IL LE PIL RP SUN II Ie KA Ie yainly 1 oli II Fl Zob) Je Oyku! ai 
ONSU ON Olly pl Y 0g Sa al Yama yag ant al pn 
sunnah memakai cincin pada jari kelingking,sedangkan memakai cincin di jari tengah dan telunjuk 


bagi laki-laki maka hukumnya makruh tanzih , sedangkan memakai cincin di tangan kanan 
ataupun kiri maka dua2nya ada hadis sohihnya. 


Syarah nawawi 'ala muslim : 


baka S0 6 (Uta GEN dani Sl Lag cok jala gam 3 ET Ol ey Ale AI elo IR) 1 de Lady 
Jas UB ETA ey 0 mal 3 Jon Abe Jar Rin! OT (de 0 yak! A3 ( Jennag Belenadl ) 1 ekama p 3 LA 
Ad Jasa Y SY) Ob MI MIL Jelan Laad OlgiaYI oya Aa il mad GS GS, NJU all dl 
CP ay Aja ALS gag 4 LAI IIA Lali II denngl G Alur Joni 0 Sg «pad pb IMS Ulas ca adl Las 
Olonuno WP € Old Olla da gor A3 (S mmdl If Ceoall Adi 3. 

2 Ghufron Bkl 
a. hukum memakai cincin perak bagi laki-laki hukumnya boleh bahkan sunah dipakai di jari 
kelingking tangan kanan atau jari kelingking tangan kiri tapi lebih utama di jari kelingking tangan 

kanan : 


YAN oli uutsl 
Jas oral 3 dam WI tojlag al Ant na Bora di dis FEE Jah IE 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4651 | 


b. makruh dipakai di jari telunjuk dan di jari tengah bahkan ada pendapat yang mengharomkan 


TNO ya dil! 

» (9g (A3 ilsu A93) olah Ja anis Aling (Ja JU 5920 1A93) .g0mll - &953 153 (2,3) 1d 
sama DG paul UY alan « Ul 4S yo WS isl Ap lo lolg 49 gl MSI Y pi elgu Rud21 9 mula SJ 
ag coil! vol us) solo) al wali 3 JAS Jak das Jk Jing Sud X9 D3 yo JI 
Slo 145 lolg A53 le Ld» yo - alug le Al lan - Anil « US al yul ui 903 S5 yo laik 
JB 99 siih Jl LSI (ema Ja J3). S121S 993 2 pil LuyN v9 J5 ALI Ja dls ella sj 
Hau Balai R19 sum Histio (dio m0153 49 1033) . mas US al Aisi JaJII um 2201 Jal wo. 
AS SO Aisi Il RS ag S9 Ha dolsg Lau J9 49 Si 159 0 S9 dug saisll 2 39 

ol slide dal yo M3 lolg Ai (agita pi lagonol 16 ac SAI JB Ulang A3 wd - mol, 
ad lain yg ago MY 4 mat 3 Kala Je Jay didlg H8 saga pa pun RW SA, 

s3 daa Jo yg mis 40 OS ella yo gl los adl Jasiy N MG bi LL bley 
ul say sana salsa pi dual Ji (el Als) ol. LS yag Cp) “ubud 9 obuwll 
cad aa 98 II lg Sl (Jua ym 98 Gal 133) A3 up lai Sl -aag le dl ala 
(D6) $ lu gl wol pil add Jus8AI Jd 1 25 al (Jisug) “Lu 0 05 93 da yo Jaa 
SSos Jalal 2.26 sad Lap late log lesi 389 cylwall yLal «SSI yag and Ob pb yo 3.3 “dg. 
ve 3d loo SI JS li 93 yolill Uu US gua Call “oto! 49 dal Unic JusSAI UI (JuoUI 9) 
ND) - Wb JS ml ya yOsicl9 Kosan! S3 S3 ag SI SI lau S3 sil 93 « lela Ng ma Sill UL 
vidi L9 milo JSI ul go csilklb slasiwdl de (1) ab Ul pal 38 3329 caoall H8 0S - dis all 
Sola yo ll SAI Ul. 


WALLOHU A'LAM 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/764589733563837/ 


3102. HIKMAH MEMAKAI SORBAN BAGI LAKI-LAKI 
PERTANYAAN : 


2 Maulidia Dia 
Assalamualaikum warohmatulloh. Mohon pencerahannya, Laki laki disunnahkan pakai sorban apa 
hikmahnya ? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Benar Laki laki disunnahkan pakai sorban, terutama saat 
shalat. Shalat dengan pakai surban lebih baik dari pada shalat 70 roka'at dengan tanpa surban. 
Hanai La 37 dino pel jali Au Ig 5 
BL dng Udi) Radin y lia AS Jas VI) dlltal Bal Lv 03 Uab Janp Saring Un py 3 panikih Ralaal ian Jaa, 
dalas pas AAS) Untan yA yA dalang 696 399 « talas 354 AI US pp Yo 2s dnlaadi Ank 9 Judi Lelam ala el us, 
DS di ayyy Plant! UgdU Dg pikiang ASODL AD Of) € 3 penilil! gn sling RAS ala OS dalyy CI lia B yonild yuks » 
Lah 2 SI) Ega Jamil! Anil 4 2 Kakan! Gan 4 


Disunnatkan penggunaan sorban ketika sholat, dan bertujuan untuk memperindah diri karena 
banyaknya hadits yang menyebutkan tentang ini. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4652 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mesail 3 SU Un (Sy Gal Bole ya LS Jalad Ugia pi many meja Laba BS 0n Upin HIS Kania SAS, 


Namun banyak juga yg melemahkan tentang hadist penggunaan sorban ini karena banyaknya 
jalur hadits, dan dugaan lemahnya hadits karena banyaknya TASAHUL, seperti kebiasaan Ibnu 
Jauzi, dan Imam Hakim dalam mentashih. Dalam Tuhfatul Muhtaj .3/36 disebutkan : Dan diantara 
hadist hadis anjuran dalam memaki sorban ialah : 

Lado Igola 5 Iyazsl 


" Pakailah oleh kalian sorban, maka akan menambah kewibaan kepadamu ". 
Dalam kitab Taysiir . 2/69 disebutkan : 
HYI See JL nia SU 3 nia Sl Serai) SI 3 lam BILA OY (Ralat Yh AAS Utan ya pp Kala Ula) 
AP P3 (RE PP) 


" Dua Rakaat menggunakan sorban lebih baik dari 70 rokaat tanpa sorban". Bahkan Imam Munawi 
menyatakan hadist ini ghorib ( asing ). 


Sementara dalam kitab Fathul @odir Imam Thorig menyatakan hadist ini adalah dho'if. Lihat Fathul 
Dodir. 4/49 : 


O Gobel a53 OYanS IL 5S Git Ka 1 Seed JB: By sUial 3 RAI ooh yA lee ep BL wo 
aa Y ema NA 1 god JB say SERA em SU JG slim 


Adapun jika memang ada dari sekian haidst tentang penggunaan sorban ini ialah dho'if namun 
Imam Nawawi menjelaskan tentang kebolehan menggunakan hadist do'if, bahkan disunnatkan jika 
itu untuk fadho'ilul "amal, selama hadist itu tidak maudu' (palsu ). Lihat Al-adzkar .36 : 


SEL Sama Usah ad Aly Kay Jilad 3 Jadi beta JI Api sleiA Oil ya sala JU 
begunya 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/765156880173789/ 


3185. HUKUM MEMAKAI CELANA DALAM 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Al-Ihsany 

Assalamualaikum, maaf karena lama dicari ga ketemu-ketemu. Ada yang tahu hadits tentang 
perempuan yang jatuh dan terlihat memakai celana dalam waktu di luar rumah? mohon 
referensinya. 

a. disitu hukumnya termasuk kategori sunnah atau mubah? 

b. kalau di kamar yang dianjurkan pakai atau tidak? 

C. pakai celana dalam hukumnya apa untuk laki-laki bersarung, baik di luar atau di dalam rumah? 
terima kasih. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4653 


JAWABAN : 


2 Ummi Af-idah 
Wa'alaykumussalaam...wr.wb, apakah ini yang di maksud : 


343 0 CI adl Juni 

Ge, all 2 33 Je Jen adl yaa lsm 3a2ny Jia lo LS Ll Ax0 dual all sal yaud J3 
BI Lea cai Jla paul yaa Cs Al yall « abal al Gan s9 Alai Boga Jul 0 A3 lal Glenil A8 
OI Aa Isa Un Ula ani sub 233 SL US ada Au las (lo seal) 2 AN Sid 
iale ds cal sal 

UYA UI" JB aku le WI al will Ul dpl wo ye S9) Jo omwigg Usil yo JSI yg doc 
sis las JSI R0 yowaill Hi Jagl owl R0 soya! Jml Jolo John) esis". 


Dari ibaroh di atas disimpulkan mustahab memakai celana dalam, karena lebih menjamin menutup 
aurat, terutama untuk wanita yang dalam perjalanan. Dalam hadits nya disebutkan, ada seorang 
wanita yang pingsan ( terus dibopong ) dan diketahui pakai celana dalam, lalu nabi memujinya 
dengan mendoakan kebaikan padanya... 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab al Jami' Ashshaghier, Imam Suyuthi, 1/23: 


elu yo LNG ia! dil 3, 
RAHIMALLAAHU AL- MUTASARWILAATI MINANNISAA | 


Dalam Syarahnya, Faidhul @adier, Imam Al Munawi, 4/30: 


Sl Abas TS bo Ms gal 3g Bell Sen db al pasal ssi (el SN sana all 53) 
US SSS puwbill Ly Sa CyS yo pulai Rab (ASuDb H3 JI SNI 93 3). Sol lo gal ge Jia 
gal US daku yul US 9505 Ly Mo20 LC AU Mc Ly Yodall M0 UC all Uu Hiu US Ud Ly Io20 
oles plug Gulo: ll lo pul lai ? JB (Bay ul 1S) (Sp aoliul #Slll ida ? JB (cai) Ld 

Ag mio ! Jat9 alug Ole Al slao will 1500 Lp WC isl la Helo wdc dl ol V0 daMMl........ 


Jeon BAINAMAA ANNABIYYU SHALLALLAAHU "ALAIHI WASALLAM JAALISUN BIL MASJIDI MARRAT IMRA ATUN 'ALAA 
DAABBATIN FALAMMAA HAADZATHU 'ATSARAT FA A'RADHANNABIYYU SHALLALLAAHU "ALAIHI WASALLAM FA 
AlILA MUTASARWILATUN..... 


2 Mas Hamzah 
Jawi - memakai celana 


dag sal 9 Ol pall 9 Jl paud 
629 slh »gioll 908 


celana panjang 


Dalam gamus al munawwir indonesia arab hal 186 
celana dalam - Wil dengan tasydid huruf ba'nya. 

Sl Ugly #05 Jlg mw 
celana pendek : 

228 Uglliy , 128 J9 ya 


- lisanul arob ibnu mundzir : 
At tubban dengan dhommah huruf ta' dan tasydidn ba'nya adalah celana kecil kira2 sejengkal yg 
menutupi aurat besar saja, dan ini biasa diapakai pelaut. Dalam hadisnya ammar bahwa beliau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4654 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sholat memakai tubban kemudian beliau berkata " sesunguhnya aku sakit kandung kemih " 
maksudnya mengeluhkan kandung kemihnya, 


dikatakan bahwa at tubban itu menyerupai celana yg kecil, dan dim hadisnya umar : seseorang 
sholat memakai tubban dan gamis 


Sol ul 

Cas 989» oa u3 1 bi dala Boga is yudi olbio yata0 Jaga 5 Masalla LAU « old 
399» sanad Jagl sdh daa kill : Ji89 « Wilio MSi 1 SI" Usiao ul "1 JB UW Wal ul: jloc 
ubi gondly « Ul 0 SSI « yon089 uli 89 Jap aldi Jac LH. 


Masih dalam kitab lisanul arob, Tubban juga disebut sebagai underwear dari abi nujaih berkata : " 
dulu ayahku biasa mengenakan underwear " maksudnya underwear adalah at tubban.begitu juga 
dalam hadisnya sayyidina ali yg mengenakan underwear. 


Old susu : JB syal you yaa yul IS : JB Ri yul US dri S9) KEL MISA NI : paoail 
(170 112 | dish ml yo &35 9d : JB « An yaonil ules Jas ul : - agag ll 5 - ale CuaD 533 
cluS ulos uilo akal adl Uilaoll yo lokw Lyl5 : cl all al J3 GS Jl alasu ulull 99 Seuiuo 

Lgmio Jodl US: mid ual JB. sy yail eluS leg : Gula) 989 - dota Jagl yu 1 yua : sa salailg 
dy yag Cal Gs050 AAS NA : owoio al JB. dll 


- kitab fathul bari : 

Aisyah berpendapat bahwa memakai celana dalam/ tubban itu tidak masalah bagi orang yang 
bepergian, karena saat itu ketika onta yang di tunggangi berjalan cepat ada sesuatu yang terlihat 
dari pelayannya beliau, kemudia beliau rodhiyallohu anha memerintahkan mereka memakai 
celana dalam. 


ag sal JB 5 Lu Ag ag uliwall isi 8 gi3 (lg5398 Usb Al Lu Ukulb dtule 5 ala): 
ASI ats 22 Jas ya? B2 g0ll MAK09 Bitall Au Ul ll. las 
aril yg 4 And ye «pall Ky Kemal NS Jeab yo yenAi0 Lp Maw Ttule Ji kog 83. « "JB ul all 
Aligab » uli Iss ol pain « sal api sx lebay Iga Il IS9 «ec NA pads oat 
Gd omi al ade») ID 939." Lgnn9D Ugadu "1 bah Iouoiso yS dag yo Ka ,S19 . U90 20 Adg 
Ya ade JSNG YG Latule ul, Sl Id US 9 4 Ill IE busa mali ye ell Uso : asa 
pool) asia 99 Jalla Ubi 0x HI 


- kitab madzhab hambali al inshof : 

Sunnah memakai sarowil, dlm ktb takhis "tdk masalah memakai sarowil " An nadhim berkata " 
dan yg semakna dengan sarowil adalah at tubban" Sebagian uama' berpendapat 
mubah.pengarang kitab al furu' berkata " pendapat awal lebih jelas ". 


Saga lai 
ba ubi alizo 199 ! ABI JB» yul X ? saw 98 JB9 Jo adl Lal ga? daa 
SIN MS asal sala IAI ga aksi as AN Jie seb Joo tengall 13 Jis aral 


Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 
Kitab al mushonnaf ibnu abi syaibah, terdapat atsar tentang memakai tubban / celana dalam, 
diantaranya Aisyah yang memerintahkan pelayannya untuk memakai celana dalam. Shahabat Ali, 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4655 | 


ammar bin yasir, Salman dan Aba shodig juga memakai tubban. Sedangkan Abu Musa ketika tidur 
juga memakai tubban / CD karena khawatir terlihat auratnya. 


| ol ya 

Me an Pe aa 
Wc al. 

(2) Ws calo 2 Jb daa ox ole 02 Bol 01 pil Yaa Lo GS Saus lan JB SG gal laa 
(3 Janaiso gl dsls US, Il daule cu : Jogi se se ane bio Us JB apl Lisa 
onball gua ol ai 20 « Ala ulu all melo ob uga IgilS3 « Lnn99 Uglosu ldauc lego LSI. 
(4) ola! mail Asa : lalu JB : JB suell ul uc S9 Lisa JBS gal Lir « 

(5 Jobusu sdg bilu sub uv ole ade wal), : JB Ha 01 NI ye bolu ira JB SI gal Lia . 
(6) bw), Psi cab sob Goo Ul cal): JB yua VI uc dagleo gal ira JBS gal Lisa . 
(7 | aa 1S: bls lal asyyo dc ade wal, : JB guy ey Talb ye R3 Lisa JBS gal Lir 
dal Wc yi cu . 

(8) sol cw pal Atuile ye dl us Bl 2 Gas Jl MS Us dri ye BS9 Lirs JB S9 gal lisa 
U90550 A9 umbul yul Lilole . 

(9) alus : JB yail 0 Cubi yS Fokus Ly los uc Wolall MS yg Sowall das Lira JB S4 sal Lia 
V)p3S IM Ul lo bli ya pi ISI cwug0 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/763268577029286/ 


3248. HUKUM LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN SUASA 
PERTANYAAN 


2 Utuh Waluh 
Mau Tanya...Tolong diJelaskan Tentang hukum Laki-laki Memakai Cincin Suasa.Boleh atau 
Tidak ? Sebelumnya Saya Ucapkan Terimakasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Suasa adalah bahan yang terbuat dari campuran emas dan perak serta tembaga, dengan kadar 
campuran Emas 205 Perak 105 dan Tembaga 706. Hukum bagi penggunanya ditafshil : 

- Haram bagi laki-laki yang sudah tertaklif hukum syara' (baligh) 

- Boleh (menurut goul shohih) bagi anak laki-laki yang masih kecil (shobiy) 


Memakai cincin suasa hukumnya haram begitu juga segala bentuk cincin yang dilapisi emas 
walaupun sedikit seperti penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim (245 s9wll dc 


aluo) berikut: 


Sam diy ldg00 US gl « WA AISI og lulowol JB sis A3 ALAsg Ld AA US gl Ig « 
Aa Mn APA 


Bagitu juga haram memakai cincin yang sebagian bahannya terbuat dari emas dan sebagiannya 
lagi dari perak. Kalangan ulama Syafi'i mengatakan : Apabila pada cincin terbuat dari emas, atau 
dilapisi dengan sedikit emas maka hukumnya haram karena keumuman hadits yang melarang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4656 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pemakaian sutra dan emas. 


Jika emas dipakai oleh anak kecil laki-laki,menurut goul rojih hukumnya boleh ,Imam Nawawi 
berkata dalam Al-Majmu' 


Ala Weogo dea 3) Ig UiluA Un pp) AA INA | SA 3 Nail) ga ppi laaal aa pol, Wol Babad GSM ad, gia X3 Naa LEDGA 
3 5 Iiluga al. Wa, JESI &, Ulama IV 354 langgam gl jo lali yA Alap |. La IYalike si) 254 U lan 3 Gila) 


Artinya: Adapun anak kecil laki-laki apakah boleh bagi wali (orang tua)-nya untuk memakaikan 
baju terbuat dari sutra ada tiga pandangan dalam hal ini. Salah satunya adalah haram bagi orang 
tua anak untuk memakaikan baju sutra. Hukum yang sama berlaku juga dalam kasus wali 
memakaikan emas pada anak keci laki-laki. Namun pendapat yang rajih (unggul) adalah boleh 
secara mutlak. Pendapat ini ditashih oleh Imam Rafi'i dalam Al- Muharrar. Namun demikian,jika 
ada laki-laki dewasa memakai perhiasan dari emas seperti cincin dan terbawa sholat maka 
Pemakainya berdosa (haram), Namun shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. 


Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm 1/111 mengatakan: 


ls « ul umk ya nine IgiS A8 Igla8 oguwl lg mila 29 Mil aS UBI wd US Adlgil db 9 
cg selai 9 Jl JI de gal al S3 XI gali yo yul WN 1 2 Ball mgale €XI do Kail Iool 
HI 99 yag slwllg . 


Artinya: Begitu juga Nabi melarang umat Islam laki-laki memakai emas baik dalam bentuk cincin 
atau lainnya. Apabila muslim memakai emas lalu shalat maka mereka berbuat buruk dan maksiat 
apabila mereka tahu atas larangan itu tapi tidak perlu mengulangi shalatnya karena emas tidaklah 
najis. Tidakkah anda tahu bahwa najis bagi laki-laki dan perempuan itu sama sedangkan wanita 
shalat dengan memakai emas. 


? Ibnu Al-Ihsany 
Penggunaan emas baik sedikit maupun banyak, sama dalam segi keharamannya bagi lelaki. Lihat 
Al-Bajjuri juz 1, hal. 241-242 : 


alga ps aill 93) lagdlosiwl SI fo wiS9 Ul Jubah 


| fo aiS9 dll Jala Jg3) 

santi alis! « loghlosisal «SI « Jg39 ale Ing « Lol « WIL sisillg «J3 UB « yOwASI IM masi Ia 
all 43 bagian SI 4 elus mall 99 4 gg « JeSYU Hain loslg Olga Silau Y wall UN el 

LP UllosdI los AL 59 « aleal Aloil USS al lo das Al 93 Ja0g « 50 6S Luug Wosla kail NI J5 Jl ade 
@adl9 « Sale ade WNI sll deg Ma JS yo d0) OLI 0 lg asli dloiYl INUL dang gul 
s0 3 pil SY doll ade Ja J Ja loils NI HIS 


Yang ini tentang sutra : 


Saad lo dh Ja Olah Dio (Lu gl lil) SNI fawAsagh Dua SI law al Usil Las US ISlg 
Ta 48 bgisul Ul IAS9 «Ja UE pas AS US UB 0s ole KUE pw HI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/711979462158198 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4657 ) 


3271. HUKUM LELAKI MEMAKAI MAKE UP BEDAK 
PERTANYAAN : 


2 Neng Kasyifah As-Saja 

Assalamu alaikum lagiii ... Hehehe. Mau tanya : Bagaimana hukumnya seorang pria memakai 
make-up / bedak ? Soalnya saya sering melihat seorang ustadz suka ada yang memakai bedak 
jika ia mau tabligh ? Syukron 


JAWABAN : 


? Umam Zein 

Untuk pengantar saja, saya akan memakai istilah sendiri, yakni bedak make up kecantikan untuk 
piranti berdandan bagi kaum hawa dan bedak make up pentas untuk tata rias sebelum syuting/ 
pentas. Kita harus membuat perbedaan istilah di sini, sebab make up meski kadang diartikan juga 
sebagai berdandan namun juga identik dengan tata rias wajah sebelum pentas. Bedak make up 
kecantikan fungsinya untuk berdandan semata sedang bedak make up pentas fungsinya untuk 
kepentingan penampilan saat pentas. Perbedaan fungsi inilah yang menjadikan jenis atau 
komposisi bedak yang digunakan bisa berbeda (dan bisa sama kalau yang dimake up adalah 
perempuan). 


Bedak make up kecantikan jelas digunakan untuk membuat wajah terlihat makin cantik. Secara 
garis besar terbagi menjadi loose powder (bedak tabur), press/compact powder (bedak padat), 
dan two way cake powder (bedak plus foundation).Sedangkan bedak make up pentas digunakan 
untuk kepentingan pentas. Fungsi dasarnya adalah untuk mengurangi wajah berminyak, 
menghindari efek wajah berkilap. Piranti wajib yang digunakan adalah alas bedak (foundation), lalu 
ditambahkan bedak secukupnya sekira riasan tidak luntur. Yang biasa digunakan antara lain 
bedak setting face powder, yakni bedak berbahan dasar talk yang bisa mengunci aplikasi 
foundation sehingga lebih awet di kulit.Bila orang yang dimake up wanita dan ditujukan juga untuk 
berdandan (kecantikan) maka perlu ditambahkan lagi polesan bedaknya agar kulit lebih putih, atau 
dengan sejak semula menggunakan produk bedak kecantikan, lalu tambahkan juga efek eye 
linernya, eye shadow, blush, dil yang semula sekedar untuk perawatan wajah menjadi untuk 
kecantikan wajah.Begitu juga bila orang yang dimake up hendak mementaskan karakter ekstrim 
(kuntilanak, pocong) atau tokoh teatrikal maka bahan make up yang digunakan juga akan lebih 
rumit dan lebih tebal. 


Sederhananya, make up untuk pentas biasanya memiliki jenis atau komposisi bedaknya tersendiri 
yang bisa sama dan bisa berbeda dengan jenis bedak kecantikan. Imbas dari hal itu, seorang pria 
yang memakai bedak generik agar wajahnya tidak terlihat mengkilap saat maju ke panggung 
maka tidak menjadi masalah hukumnya. Namun bila yang dipakainya adalah bedak kecantikan 
khas wanita seperti merk Ward”"h Kosmetik misalnya, maka implikasi hukumnya akan berbeda 
sebagaimana tinjauan syariahnya nanti. 


Make up untuk kecantikan niscya kaum perempuan lebih paham. Sedangkan perbandingan 
literature make up untuk pentas silakan dibaca di sini : 


http://www.facebook.com!/l.php?uzhttp463A462F962Fid.shvoong.comSc2Fhumanities”c2Ffilm-and- 
theater-studies”62F2283412-pengertian-tata-rias/o2F&h-CA@GNOAcCE 
http://maddartist.hubpages.com/hub/Straight-Makeup-for-Males 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4658 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kesimpulannya: 


Jika yang dipakai bedak kecantikan khas wanita seperti merk Ward”"h Kosmetik misalnya, maka 
hukumnya diharamkan karena tasyabbuh. Hukumnya bisa berbeda jika yang dipakai adalah bedak 
generik, bedak baby, bedak obat, dil yang tidak identik sebagai bedak para wanita serta 
penggunaan bedaknya juga tidak berlebihan (sebatas agar wajah tidak mengkilap). Wallahu a'lam 


Fenomena bedak make up untuk pentas barangkali masih bisa dilacak batas perbedaannya. Yang 
lebih ambigu adalah trend pria metroseksual beberapa tahun silam dimana pria tipe ini suka/ 
gemar memperhatikan menariknya penampilan tubuh dengan pergi ke salon, tempat perawatan 
tubuh, memakai sejumlah alat kosmetik, dll. Potret atas hal ini menjadi sorotan dalam bahtsu 
masail LBM Lirboyo Mei 2012 dengan deskripsi masalah: 


Trend Pria Metroseksual Tampil menawan dan tebar pesona kini tidak lagi melulu menjadi idaman 
kaum wanita. Bagi sebagian laki-laki masa kini terutama yang imut atau baby face, hal itu 
sepertinya telah menjadi kebutuhan primer. Para pria yang dikenal dengan pria metroseksual 
memiliki kecenderungan untuk merawat tubuh dan menambah daya tariknya dengan kosmetik 
serta aneka paket perawatan tubuh lain. Akhirnya, Pria yang dulu identik dengan cuek, kini mulai 
terjangkiti "penyakit" bersolek yang kadang bahkan melebihi wanita. Bagi pria metro, tumbuhnya 
satu jerawat dapat membuat mereka laksana kiamat.Menyadari perkembangan ini, mulai tumbuh 
salon khusus pria, majalah khusus pria, tempat perawatan tubuh khusus pria di mana mereka 
tidak malu-malu lagi untuk facial bahkan melakukan perawatan manicure pedicure. Tak 
ketinggalan, pihak produsen juga meluncurkan berbagai produk khusus lelaki baik make up, 
kosmetik, pembersih dan pelembab wajah, parfum, dan lain-lain. Untuk menarik minat konsumen, 
mereka sering mengeluarkan produk dengan spesifikasi segmen tertentu. Berbagai produk sering 
disertai dengan tulisan "for man” "for women”. Hal ini konon berdasarkan survey dan penelitian 
tentang kosmetik yang sesuai untuk jenis kulit tertentu atau hanya berdasarkan perbedaan aroma 
yang cenderung memilah antara kaum maskulin dan feminin (wanita cenderung diidentikkan 
dengan aroma lembut namun awet, sementara pria dikesankan identik dengan aroma keras dan 
menyengat) seperti dapat dilihat pada minyak wangi dan sabun. Meski belum bisa diuji kebenaran 
klaimnya karena terkesan bernuansa menarik konsumen, segmentasi ini membentuk opini publik 
dan menggiring mereka dalam memilih produk.Benar agama menganjurkan perawatan tubuh 
seperti memotong kuku, memakai minyak wangi dan anjuran-anjuran lain. Namun perlu diingat 
bahwa salah satu nilai dibalik keharaman sutera bagi lelaki adalah karena mengandung 
kelembutan (khunutsah) yang identik dengan kaum hawa, tak layak untuk keperkasaan 
(syahamah) seorang lelaki. 


Pertanyaan : 


a. Bagaimana hukum pria melakukan berbagai sarana perawatan tubuh dan peningkatan daya 
tarik yang selama ini identik dengan gaya hidup kaum wanita ? 

b. Bagaimana hukum memakai kosmetik, parfum, dan berbagai sarana peningkatan daya tarik 
yang identik dengan jenis kelamin tertentu (baik karena segmentasi produsen atau unsur 
cenderung mengarah pada karakter kelamin seperti aroma atau warna pakaian) digunakan oleh 
jenis kelamin yang lain ? 


Jawaban : 


a. Diperbolehkan sebatas tidak ada unsur-unsur yang diharamkan seperti tasyabbuh (menyerupai 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4659 | 


terhadap lawan jenis, orang-orang kafir dan orang fasig), isrof (melebihi batas kewajaran), taghyir 
kholgillah (merubah bentuk alami) dan lain-lain. 

b. Hukumnya haram apabila terpenuhi unsur-unsur tasyabbuh yang diharamkan, seperti:- Barang- 
barang tersebut sampai saat ini digunakan khusus atau mayoritas wanita di daerah dimana ia 
tinggal.- Ada goshdu (tujuan) untuk tasyabbuh dengan wanita pada barang-barang atau hal-hal 
yang masih digunakan atau dilakukan oleh kaum laki-laki maupun wanita. Atau dalam hal ucapan 
atau gerakan yang telah menjadi karakter yang menyerupai wanita. Sedangkan untuk hal-hal yang 
khusus atau mayoritas digunakan wanita tidak disyaratkan ada goshdu. 


ul cg 


dil Jaa 05 JB gal ol yag 1 sla 130 Blaul 4 d3 01 la a20 laa 4 Ma) IIS Sa yan 
sis d5 pal ul any Al Jaa, Al ol dad yul Il siti Jay JSM Hawa! 99 plug Ale Gill aa 
sal ul yg Las Isa gal" dag le Ala dll Usus, JB 225 5 daJjl Jai King dal, at DL) 
Jba0 ag Can Bi 30 dya ul ia Mall sil" Call Ii gd Alg3 "ulat AS yul dl Jis A35 

89 Jana Cupall Ia ul dll ye IS Yg Bosills sil Asi ding JkSII9 » sebal dalll 33 dakSII Jusl9 
va A9 dilu o0l ad WN poallg LL Agllg adl Sui dalil a99 s04E9 suls Curas yo Oleo Juni, 
dil 99 Jual ais Ig Rowug Ls si dc Asli dls Jladl did S9 duadllg yul Jl ya Jen 3 ade 
ala Ale dll lo Alil Jaa» Jail slis Caniiual loslg luidk ls 99 Ja Jl Any ad lo AS Alas pl 
ae AAS dl Kodiile Ia3 Ja We eos ed 55 aya sal all Gd 
atolll leasing lontig Bl ul S3 pl lo 243 Cupoll Iagg To Lila 2 8 plug Gale ll al cat 
0S gi Gil akug aule Al yglus Ate 5 389 "UlarNI y0 Fall" plug ale dll Kalu gi sll ale elly 
543 "ulas 5" Cysall 4d Api lolg 0S lo ade alel Allg olisog yu mol Cyas Lp LE NI Ja Jl 
SU Bg lol S2 Y US UII Uduk Luis lo Ani CLS LN UI MIS yo Ig ol ade Jgono 
9042 dg Mil A9 sileall yo Logall 98 lol sugaill : UUSII HIS Yo messi 


cus jilla Sos (al oJl9 oiwollg Eloll) ASN Egg log3 mug jilly Hill : wo du jl 
sll HE nulo oJE BE mual 9D gl Gngag luas « old sc satusy Lo JS H9 Aa Jia lo Gin JII Laga 
asal yo WII (d9 deg aiso ISI 29 Id 4E9 ada gl all JAS Yo UNI 0 2 u bo aleg all jl 
Lega gay al diusIl dll gl alus! 9 dual dc dicUll SD9 dog sim UC VISI 399 dowall dll al slw3NI 9 
usb dB UlAsIl9 Ja gl Ms wo il oll Ya yii lo din JI ALS 98 mio jl JB dll sud yo ak 
X9 Al ya SO bb allg al ISA 9 HL Aoa o J9 2 omwllS Laio 145 log wi alub 
Jl 98 doko! 3 yui ULSIblo mall O)BNI dutag IX A9 El9 AI yo sole Wil 98 SI SS 
2530 moledl 


v3 Sol dg Ain 3 Up Lo gnoo US lo Wib A3 yg Mill au lo ll a33 pl lou 389 
ding! de wal Jang Lgu Yaa yo Lal elu Rs lo yul Y09 ya & JB dlai Aw y3 Jl IS 
leg mall 33 1291250 S3 Lead le gl slah waoisI J3 Id leg El ygalc a23 Jl Jb drill 
soal Uabolais wall Je S3 yi all SP elus ul JB LS SI diy Jl Gama 018 Hd 
JoNl ONI9 alas ad SNI LSN ly al ala Bole 4 W3 lo pulil JS 93 Ca Jd ES Uletug Tel, Jl9 
GA samos ell 00 us Tale tiga Las Aleg da A3 Lo Sea Ge Yan al ol ad culy 
al Ad il 93 JIE Yg Jl JL Lain Hagll oli yaa MV lol, Uew9) le yakin dab yul wp 
Jl JL yo gn050 S JI Isa VX do all A9 Kas Jas dolac uga Al Uewll yo && lo lolg Bui 
2600 3g milo mill sala 1 UliSILal 


SSI og ala 3 R0 sal ola 193 gi lebo3 LAS HASIL ola 99 ago Kasi mai d3 Ja Ul il uolb 


Az SSI dugidll Sola : UlSllaale sera DO Ll 9 Dll ago till atu J Ula Bil A9 
239 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4660 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ptasalo 93 pgJNDI pg uu olwg pgilsy Gali 999 pelat AS 999 ag OA HA Li SI (aga di yo) 
galak Adi yo wisall J3 (aoi 563) Jeli pall Ad Jul 8 Isu Anti yLS9 SI alel A3 

Ula as! Holl doc lc 2153 09 AS JiSu9 Ulas Siluddl Artis 09 0904 LS ASI peclil 0 989 

gl eB55 dolac yaa YAI 5924 N Aula JB api san selas ULAL all Yo Autis yo Ul M9 Bh TiX Al 
dm Rio pull Ug2allg Ggwill Jal 125 Il J3 sub all no ed 0 Rbb9 Ulu) cal OLS IIS el io 
J9 le Ugal Lu A8 Usibiollg Ula LB cw ob 4 JB pgio Ol bay Y yo 4 Ju M3 2D ul 

call ya3 38 Jlealg Jlsal yo dus os 29019 call lg WIL 40 dub 390 199 dutidl Rio S3 ng.As 

13500 Ba pall 4209 1 ULSIliSuo9 mg ala 955 3d Wale ISI 389 


S97 IlsallS Jis JL sll Antiig slab Jl Jl Ati 53 pall SS Lo Jl jd Heri yg Us 
02 uagailall alug dal All adu All Jaw» el : JB lagic All KA) sule ul 0 oy63 Sol 
Lan uls cslo dalo yalsg silwllg ygls gl Sg9),9. Ju JL sll yo Ulgadiollg « slide JJ 
uaabi Bi lg 2 sad! dual yuks J5 Jl alwg Ade AU sluo Al Jawa, ve : JB ic dl s3) 4d ul uc 

Je sal cai aus al SL) Ale All 915) YO Ly 950 Ly all uc Ul ul alallg Saat 59,9. J5 JI dal 
Gusi yo Lio ya" Isi pkus Ale All oluo AU Jgausy Cara : J3 J5 Jl dniuo Kutuoi d3 leuw alkiio 
omi 00 sal tis aa ai Cus 0d yo 3543. "Ul JL sll yo Autis yo X9 sell yo Jl JL 
USS lo J3 Ja JJ Sai Ul Ldgunio till 9S Ul ! legal: Ulet Siss ISI do all Jn0g SI paid 
Sleusl gl pisa) Rui Ad ma Id US « JJ Ula yo 3S lo Jas io Sosis Ulg el Ula wo 
ve lagio JS 0d Gg! loud dina Galah All psi slah dug A6 Luis JS yailas UG « ul usa « LJ 
Gili lgwlasb ae WI R3 9G d0si9 mo us Galsill » 50 lo « dasi Ac goal! dalm) soil 
naa ana" baal Apisy lo Lag. dls adl log MLM 3S 9 JSAI calgal JlagiwlS AS jituo gol 6 
US Ul sal 09. su Al load Ulil 98 255 Yg dea Y Loli y3SB mall dil II lol 183 
gabll 9d 9S ul lol9 «cal 3D 59 Ul lol el Say S9 LSN oil LAILA yo 9d sat 09 Ml 
3 dd 8 us till yo S9 sdoledlg Soal 9d 9S Ul lol «lw ade GS call ala Sl dwi 
Lead asu V9 «Ad Sgita Y Bgllo Lir puan el asu Ai OLS NI9 Sasillg ol ng Cu «03! Jal 
180,» 102 a34 Sab : WlsJlilo 9030 


usb yaali Bl sal gl Baal yL5I yaude Ia ll 98 KISS lo "Jill 98 Ia lk Bala Blok Jls Jl usu 
dl Iga ve) Cal 93 Jls AS dls Ja3 2103 WS JaJll gi Jin Lgi gl gl yudi gl JJ 
Jlsuall dl Solll lily JGA gl Isl Tol yudi Bl s0dl9 8 jl Kawal yaa al dag le“ ol 
USS 4 Autill Gang Ja Jl Anti day Lil Cuay Log Bl yoll il IS 0 Ll Ja Jl yel yi 

mil alot yak Cu Lg ySI iLall ul ya Il Ja Jl S5 adl og Curl 98 s9 los Us 
Al sala AU Iga ol Ressa! Ca 93 230 adl el Ja MU dy atu 533 Bl ol as 
isl ulos alel clsig Ulu Gilg Jls JL elu a elgatiallg eluilk Jl Jl yo Cagatiioll akug le 
Jim dinas S4 sll GLS) adl Ry 33 uglo Lgig bgl Uaub Ball 93 KISS lo "Jl jus 
nyaa Ya | GIS gl dc 559 Ja JI yul yaa | BO ole asay Ael3 La Jl sb Jab bi 
SSI Ja JI alel kiy92 uas gl Wi9c Lt lpale pay laila Jas) Lot ya WN dal il ll ale 
Pal Ale Vg3 Lesi JS ellS LN Los auloo yebu tim gl Lalat 6S Al lo alel adlaig dibawa dilp 
2929325 on il dusloal Sel sal 533 1 GA OLyle ol Jul, 


Val lam Ja 5953 Jd FilaJU Lou Blowuoll HAKI AS yo AS yg doglu gag Uc AU 1215, Jiwag 
Yo sei yaa Ja 9 950 Ja JB drodll 98 Lilo Ll JB LS dal sil Krouo 93 ASI din cad WN 
ad No pil @ilall Ul ad sal dala 6 LI alisor A0 Jl Asti lo lails 080 Kuma sll YI Ad ls 

slo5 ay SI Api Tiro 9 WII ad Uleleyokuoll S4 All Rio Lgru3l sll 198 snisodl los loss loluud 

V2 3 log y28 AJ lou Ja ai Ji AI yaa 59 H3 HAN b lulouol 2x0 348 5 ,9SSOJI dalall 
vdo ale NI dlu Y Ea mill US Ula lost Addic Gor V8 X log 08 loo XS Ul s5 aga 

ul Bl pil K0 1123 led LS IS Le 29X A58 yo Kila eh ll Anal g Alai 49 JB 343 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4661 | 


Situs 9 yeni ad bo jitu Y elaiall Sic SBI Ul sgala eleial AS 0 283 los ples dal ll 4g dell 
Lo 0r.3 Jliuwll HO ic 5S Lo sila! ual ac.39 B23SSO Tali sig» yo W,S$ las Log 20 pg0S SAS 

Y al go J3 N bo Jay Iga aoi LN lean yudi Y al III smwo gl pe Ul Yo JJ 
may pl oli R2 Gio cl gi Lo Jo ARI 93 mill ago H3 pilSIL Igyy Al agil ala Ae) Lois com 
SI mal asa O49Sl9 Ld Hd Ula lela digo Selai Ul 50 WS lac Jas S9 ds) lola 
Seal 98 290 NI al HNS Jay LS Led Al wal Oya N lo de Hilay 38 il Lala ad Alay 
J3 selai Antidll gb dai 210 389 sll Us yo Li3S dg S3 Aga Yo lgu 33 se US UB 
asa lai Ca Ja Jb elu yo Celgutiallo Jl JI yo eludl eagutitoll All sel mall Curl dug 
da pall al SS land goig JslJlg Jgaadl yaa Ug $9 2 UI ga UNO! ye25 yaa Us il 
uc Ul ud) sesal Jas bs ale Jing uga K2 dl yo mad V5, 9SSOI GilaJI d9 428 
Ml 933 JI ade Is) #gosall 98 JB modi Y elu S3 wo UB US NI Jill wd Jas OS Ng AYI 
AI 93 Ani log do all Ugal Jo OMG LaS paulg Li 09 S0 as Atil Ul Kl lai Lal ISd yo 
Jati d9 Dl Upi G3 23 UH KA0 va S3 Ul Y sll S3 Yui 0 Ul os 0 53 Ii) Wo sub 
da9 Sball aSI 389 uga 9d A07 gs leil N a15 Umi 00 (SI Ve S5 lai alw Ul Ho 9SSAlI dala 
dl ynlao Anilk 428 ul pun FUDAD 39 dio A19 HA yo oil AI alug Ale AI al sll Ul wil yg 
lagia2o « UB Futsal & 53 yo k85 lusus 25 US wis slaldl ye IE Sggill JB Luna « OS alwg ale 
up lsils AJ US plug Ul Al yluo b ganl UKob Lal yul Aly Jl 0d GSly Ng DI yag Atuk 

: sadis Gil lgio Cuolsl Guielb siSull 98 » 99 Jis gl 5 SI guus duo SIG dio A08 ladaal da3 
ul Su dia gg Beli AJ LS suga Lio Cai al La Dus 1 Ju JA ASI 0 Ula eko ily Ja 
Bd YO LIS Tobig il 0 UI bob ya Ul yo MH lang 3 gi 00 UU pisa 
osn ASI Soil AI owl 192 0 20 lo ses UU Ad Ula pil ya gu Felull al 
Job! 5, Sial dalaJl uc gag loils waw d2 yo A9 dio 2 ywadg KAA yo BUDI HI yaub ssL 
Solisl 99 WlAlg gi Ul ade B03S3@lI Hilal Ja yo V3 lo lc ANU 99 musl9 0x0 Uh elis 
S3 cua dl UN lagoig Galallg alollg sgm LA M3 yo BII ago dll Ja 59ny NS Is 
A4 Rm 5 sll Atil yo KH UI las Vsnd OB log dl slwk till 9 sig ai NI HAJI 
2300 Aa SSI dugiall Seball » ULIalel leg law dilg d5 3d9 Ulsus3I 


Ie 59559 susoll Sal JB (Jl Je Jb edi 0 Olenisidll Ud ul) (sll al 9 UL) 
dtidlo Gutuallg ANJI 198 1559 Badal JB yuSll Yg Club Ai sll diy J9 pall 49 club asi 
Lai! 3s CSI ya 9 gl) 0 peilai S3 Tao N ash VJ ab JS Tale Wish Cl ul 
asal Jual yo Ih US yo lolg Sllb Hasi ya asa uisallg pNSIL audi 3 log pit Yl9 Klx YL 
Jay Lo dip lay ul lawu Ng ASIN Als Soloig Jet al UB Rsalb el ale lord S3 Hi s0 lai 
an yabll usa ul Segi dll yo GWbI lolg cagasitoli baal yo pasa Ip Asl9 4 sud Jl ade 
Ih Ii inden! Gulali sy SIG gatal 99 saaSNg uill J3 ade satu Al ISI lo ade Jgosod all ale 
SU 03 Sial JB sagiil asli ad 5S sat SB nail gg Lao ss Ji US io Ng 
Jail Umbi 3L ol Ul) Ulaku up S2 Lal 9D stualk (cag) - JB ul ll - ale c29 milllg SS. 
Jl Joaay cb) LeeS3 le3 Jl Jl yi, sulis 9 yo) AI R39 mall sdg EL Rt (Ala Jl 
meldg A91 3 Jl IL Ketut HIU yg elusll Y0 DN Jiall el ul Agil 99 JB dls ulu (elu 
capai ISI Ala) BL sol J9 bs jin! suro sll yo As Jl yel dl) 1933 390203 SI J9 alell 3 lol 
105y 112 : dosa 9s : UlTlul &callg Sl Jl 93 Jl JL 

cal ISI adil S3 XI. away ad gl Autill mun Leutiio 00 Lo saw Kadolai oligo usull Ul Lal (1) 613 
bisu N Jail Aano Ul Iolllg -eli3 yo Iaalg suatu ad Ul9 uuoleioll J8 Jed ul oligo US Alai JB 


Y HI J3 RasiB Usa ll B5 susi Op SS sya sol 929 lc Li ju lo ug3 Jill ana NI lea3 
Bob dulaiy Upi laik Anti 4d ULASII USS dg Y gl Audi 4 mu Ul og LAS ani Md 


ud ssh dogiwl Isl Ja JB du Ai3S ye Ohill 2b3 20 yes KOWII Ua23 0 USS i)big du Jl mis 
Y ey el S3 ya al li d3 US los Ust S2 al al Ag elu Laatito 4 casusall 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4662 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AS ular 8 sal as 1 JII ds ALS 93 225 yal SI (Misby dl ad till X0 ll alis 
30 mlolodl Hill SS on0 amal) 28 all yo Elail 


Ul gu) led 429 pulas ualo diile ye ai Hb yo ld 429 uowaal 15 doa dal yo ul Ai 
aluill yo Clgatiall9 las Jls Jl G0 veguiall ya alug Ale les All gl wall l agis wlles 
Arial Uta SS 5g5g Y ul lap 3S alall Kung Segi AB LS limo HE sun 93 JB J5 JL 
uang SS dls g5y gl HNS gl Kuis gl d3 gl yul dirw yo WE gl boils «SI 4 Lois0 39 loud AL 
all Sis a93 D3 Jlsoll DSL Aisi mbl dd psi SJ ol 98 aw 499 US J9 Ulu 
AS bs dr S3 dub dadi Sai ad do 5 Ja09 do, YO Slug Snl9 Uu 99 Ad 3luig 
al Anil yo Eloil AS ola 99 oa aa 1 JUSII Sl gnig HATI) OS AI, mil 0 4 Jul 
Cu molonll W will S9 050 Ml) 


Lalog gulball ul S 29 day Hill Uwlao 98 selaaall Jo3 Aidil do 5 Yo JS lo lu» Ul UB 

v9 USol lay ousi Ula Jls Jb andil yo ad Kadllg LA old yaa N Ul olusI lad ye9 aU 

WS 4S Hd UII B9 20 laS al adl 9d Iadg G9 II ol yidl Lai 3d ueY BW US Ula) 
S9 san 1 LSI SI 38 SJ 9 Isd9 4 Lis X9 A9 Lal Al Ula SSI wil Jab ld 03 US 
Iu sbboall Ao sil yA9S Ana0 uu seb Atil Yo elgil Sal Ulu 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/728633360492808/ 


3326. HUKUM WANITA MEMAKAI SURBAN 
PERTANYAAN : 


2 Camelia MawardiHati Salbuutt 
Assalamu'alaikum... Saya mau bertanya..!! Hukum seorang wanita memakai surban.... Saya 
tunggu Jawaban dari Ustad dan Ustadzah... Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Ulilalbab Hafas 

kalo di pake buat kerudung tidak apa-apa karena tak ada unsur tasyabbuh birrijal.. tapi kalo 
dipakai sebagai sorban (di ikatkan di kepala ) haram...karna sorban bukan termasuk pakian yang 
khusus bagi laki-laki beda halnya dengan peci.... berikut uraian tasyabbuh birrijal (menyerupai laki- 
laki) atau sebaliknya (laki-laki menyerupai perempuan). 


- Bughyah Almustarsyidiin 604 : 


wsug dad 9 daullg ain! 99 09 S3 lo dwSC9 slh JJ ani yo aa Odi bulus : (,S : dlu) 
Jali 2S 99 4 arokois! valtu gl «SL pay lu ladasl bul 98 Uleill 59 lo Jl asug « 8) 
dd ld SJ. 


Batasan penyerupaan yang diharamkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada perempuan 
dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Figh dalam kitab Fath aljawaad, Tuhfah, 
Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, 
Batasannya adalah "bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang yang 
dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan pada tempat tinggal lelaki dan 
wanita tersebut". Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


? Ical Rizaldysantrialit 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4663 


Batasan seorang perempuan menyerupai laki laki (atau sebaliknya) dalam hal berpakaian adalah 
bila seorang perempuan memakai pakaian khusus atau yang biasa dipakai laki laki (atau 
sebaliknya). Wallahu A'lam. 


Sl 2 26 310 CJ syal ig yadl Kaul ga 

v3 UE gl diiud 9 dis 33 Yg Lo 91050 US lo L A3 yo Mill aya loyal B3 al lam 389 
Usa! ade Gaal! Jang Lgu yaa yo S0 Sui R3 Lo ya 09 ya & JB lgi duSC 98 Ju IS 9 
leg pal 99 K29x050 S5 Up HE gl sll noisl 93 Id leg dls Ueale a23 Jln JL droisAll 
samll eugbolaty Ll Ill 45.30 cat314 pliull S8 elus ul Jah le SIN elly Jl yll yana dug 43 
J9Al wa A9 bs A8 SI DSN Ula gl dal isle 4 W 5 lo al JS 93 Li Je el Ulaty9 cl, J9 
SI oo elill yo sai iole UU lo pd leg 4 2x1 lo Sel SH Hulu uli 
uban nead IE X9 J5 JL Lois ding Ellis yuad VX lol 5 yew93) Sl Yuli Heboh Mal Yo 
al JB Jb pogaso SJ sd VX do ll A3 said Ja, doloc Ye Al gw yo gs lo lola H3 


211 110 mol s all said bug 

UP udemdollg ES pe 9 ANS9 diy 39 yul GD yo 4 Ly lag Jl Jb slwill yo Uleuiidd Ul yg 
ASI 99 Cusilla lagaug Nall9 JENEJIG giliall yaa Ja Jl ole AI 023 al JB el eladk JJ 
Jilbtall 48 Lag wnsiallg gl Led Jl gadl HB Jleil yaa Isl ole 5543 JB Agasal log 48 Culils 
Si 5 Hal agull al elasl ono kas yo d03 Inc US da HAJI Jas 9 05 log Bl silawYg 
An An Te NA 
abal ui yo ol dg MIL 8 amil N ld goig OS lg Ola Low9 SI 3 all SL ll 
ae AKSI de lesasg gal ama me aa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/793624630660347 


3549. HUKUM LAKI-LAKI MEMAKAI ANTING 
PERTANYAAN : 


? Mybendol Unnew New 
Assallamu'alaikum wr wb, apa hukumnya laki-laki yang memakai anting mohon penjelasannya ? 


JAWABAN : 


? Langlang Buana 
Wa'alaikum salam, memakai anting hukumnya haram karena mayoritas itu yang memakai anting 
adalah perempuan & khas ciri seorang perempuan: 


uig slang Aiollg all 193 09,55 lo duSc9 elus Jla Jl Anti yo all Kutil bus 15 "lu 
an 
dd bd SI. 


Batasan penyerupaan yang diharamkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada perempuan 
dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Figh dalam kitab Fath aljawaad, Tuhfah, 
Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, 
Batasannya adalah : "Bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang 
yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan pada tempat tinggal lelaki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4664 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan wanita tersebut". (Bughyah Almustarsyidiin 604J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


2 Ghufron Bkl 

Laki - laki memakai anting baik anting dari emas atau selainnya dan juga baik di kedua telinga 
atau hanya sebelah saja maka hukumnya haram karena hal tersebut termasuk tasyabbuh dengan 
orang perempuan : 


S3 3 lal coy gl d9 W Haii US selo Widl WS 99 Yg dosl9 USl 39 soww adala Ul Ja sg2a NG 
usisallg diuileg elus sll yo 

alwg Gale AU alun AI Jos, v8 359 seluidh duda yo ES 3 ld Jlw Wal 3 J 392 NG Ja Jll oi 
dya gl UBI 30 WS Lgid ga5g IS. 69 Sal olg, SAI Eno 93 LS selk Je JI 0 Lagu 
Irangl das yo sil 3 

- dlla. la Gill US ISI HAN mail -3. 540 ag 24 yo Kabid ya2y duisll -2 sll sll 

Jel. 

sll Anti yo IS 8 ld ci gl Al 98 lgu HE wd Ja JI Mc 2 ruh 


2 Mas Hamzah 
Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiyahnya mengatakan : 


s3 Jby 8 sell ia yo bill Jalil UNI 5 


"Melubangi telinga untuk dipasangi anting termasuk perhiasan wanita, karena itu tidak halal bagi 
lelaki”. (Raddul Muhtar, 27/81). 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/841435099212633/ 


3717. JIDAT HITAM ITU SUNAH ? 
PERTANYAAN : 


2 Yusuf Abi 
Assalaamu'alaikum. Mudzakaroh hukum Jidat Hitam Bekas sujud. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam. Dalam berbagai kitab tafsir yang dibawakan para musyawirin maupun hadits 
hadits Nabi SAW, tidak ada satupun yang menerangkan tanda hitam di jidat adalah suatu 
kesunahan dari Rasulullah SAW yang patut diikuti oleh umatnya, justru jidat hitam adalah sesuatu 
yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Berikut jawaban dari para musyawirin : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Kitab Mu'jam Ibnul Mugrie, hadits nomor 414 
(1)olosal odl pagi: dat 
aku 03 Sada Ui ago us Joe Ly Kw90 y0le gl bituowill Jus louul xp 2050 Ly San! alasall gl bias « 
S3 ig yo 19 SAS plug Gale UI caci Jaw) dis Ja) 5S : JB umi og iol3 us selai Ls 
SO SSI il «0d suatu 9 aku g ade AU al Al Jaw, Jb3 « JJ JSI Aolll 1199 Slgiss Al 9oleall 
cr elus Clans Jb ! alag Wlo Al so Al Iga J3 « pgale plaad Jl AI no badull 0 (1) isiuu A29 
in Ma Ayo» Log « Ianuwo Jai LUB39 « Asi : JB S dio 28 sologill 53 ya Ul Lulo US. 
Jlp3 «ab yllad : JB sdunu 00533 S3 gal H8 & Alitud adl aga SU! alug le All Kangll Jaw) 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4665 | 


Rino | saluay ang Al Kami Ll: Jlidyac pb S Abi Gal) aga Sol. alug ado Al Kalo dll Jawa, 
Jowo ls. Gowail SB pang BM AS al Ul Lal: Jab «bl: le JR «hd Sl gi lo Jin 
| 2JB aral yo ukil Sisi lo AB g) wol yo RSU UM JaN Id  .: alus Ulegll aka all 


ae UK ea le Samba al Ol9 «B3 pasamg Sao ade US j8 Jail ul 
dc losll 


"Diriwayatkan dari Anas: Ada seorang laki-laki yang disebutkan dihadapan Rasulullah perihal 
kuatnya dalam jihad, ijtihad dan ibadahnya. Kemudianlaki-laki itu datang. Rasulullah bersabda: 
Demi Dzat yang Aku ada dalamkuasaNya, orang ini telah memiliki tanda hitam (suf'ah) dari syetan 
diwajahnya. Lelaki itu menghadap lalu mengucap salam. Rasulullah Saw bertanya:Apaka hatimu 
berkata saat kamu mendatangi kami bahwa tidak ada seorang pun yanglebih baikdari pada kamu? 
Lelaki itu menjawab: YA. Kemudian iamelangkah ke masjid dan salat. Lalu Rasulullah Saw 
bersabda: Adakah diantarakalian yang mendatanginya lalu membunuhnya? Berangkatlah Abu 
Bakar, beliaumenemukan lelaki itu sedang salat maka beliau takut untuk 
membunuhnya.Rasulullah Saw bersabda lagi: Adakah diantara kalian yang mendatanginya 
lalumembunuhnya? Berangkatlah Umar, beliau menemukan lelaki itu sedang salat makabeliau 
takut untuk membunuhnya. Kemudian Ali berkata: Saya. RAsulullahmenjawab: Datangilah orang 
itu, jika engkau menjumpainya! Ali berangkat namunlelaki itu telah pergi. Rasulullah Saw 
bersabda:Sesungguhnya orang ini adalah kurun pertama yang keluar dari umatku. Seandainyaia 
dibunuh maka tidak ada perbedaan di antara 2 orang dari umatku. SesungguhnyaBani Israil 
terpecah mencari 71 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di 
neraka, kecuali 1, yaitu al-Jamaah". 


(Hadis ini memiliki banyak jalur riwayat, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bazzar, al- 
Daruguthni. Al Hafidz al-Haitsami menilainya hasan melalui riwayat Abu Ya'laal-Mushili) 


Jelaslah... Ketika seorang terlihat kuat dalam ibadah dan jihadnya hingga tampak tanda hitam di 
jidatnya NAMUN ia merasa LEBIH BAIK dari muslim lainnya,yang dalam hadits disebutkan lelaki 
itu merasa lebih baik dari yang lainnya BAHKAN dari Rosulullah dan para sahabatnya , yang 
demikian tanda hitam dari syetan 


Na'udzu Billahi Min Dzalik 


Kitab online : -5x0 uzl 5 io 
Sumber : JIDAT HITAM MUNGKIN SAJA TANDA DARI SYETAN 


» Mas Hamzah 
Tafsir Ibnu Katsir 


H9 pdlayw ) ! yuks ul us « dalb yul ale JB: (rgamll il 0 p4d929 H9 pdiloww ) : Ug89 
mall Coal ! gus ( ped 92. 

malgillg € gas sus : 3519 429 ado J9 . 

oxOin UC ball uc | ata! Uma Ur» 4 gudlbol Sa20 14 MS Lia» « yul Lir : sils gul cxl J3 
agll 9d JINI Isa VI ol l CS lo 1 d3 esa JB (dosa Jl yo 24d329 49 pdlouw ) : 250 uc 
« UIS)3 yo LS su 9D Yo Ml UUS lau : J3. 

2D ISI Ci Doll : Sawi leg . 

Alah Aga mn Jill MD WS yo: All LAM Je, 

jane NI us «eh US wwg0 ya KU LS «mall Sao Ly Jeslowul US « Git 99 ala al dri 389 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4666 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» ms Jill LO WS yo "1 - pay Ale Adil lo - Adil Jaa JB 1 JB sel 02: 0 let al KE 
49390 Ul guowallg " leill Aga 

us! cg) 93 de09 « G5 98 dsaug « Sagll  eluag « Aill 98 Lgi doll Ul: asa J3 
dil C9 « Ag59 Cabai ade dil lalu! VI Hyo dl Jual lo? late wriogall .yol JB9 

dil R0 da2 My w Cu ISI adab « Ang lai le seb yudi 93 ya mail ul y3sAl 


aa By Aan yo 1 JB ul - dis Jl ud) - Ulas ey 00 us S9) beS « wb adl dll all 
die JJ. 


o3 Juaill litas 4 1S 59 sal pal xy Sole Lita 4 1S 50 3all Sos0 yy dgn ita ! il ala pulai sal J3 
cal JB 2 JB an utas 3 DAS OS 4 Jua Up dal 02 | 0 jugll AI Sus Ly SaN0 LE « LMg0 - 
sa Ino so las s4 aslassali asal NI Ea Sapa 15 05 lag alel ala 4 

Sg yio m0) all 


sg2uall Ji yo pgd929 69 pdlouw 
"Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud" 
mall Cowll ! guisy (agd959 49 adloyw ) ! yul cal US « dab yul La ale JB. 


Ali Bin Abi Tolhah berkata, dari Ibnu Abbas : Arti dari (tanda-tanda mereka tampak pada muka 
mereka) adalah tanda kebaikan 


Agil g Egi isu : Sal9 409 sdlao J9. 


Mujahid dan selain beliau bukan cuma satu orang berkata, " Artinya adalah ke khusyu'an dan 
ketawadhu'an" 


agD 9D 9 Kadi Dika 1 Sawi Jl . 
As-Sadi berkata : " Sholat membuat bagus wajah mereka " 
AL Ag om Jb V0 LL yo: ll 20 JB9 


Sebagian ulama' salaf berkata : " Barang siapa yg memperbanyak sholat malamnya maka 
wajahnya akan bagus siang harinya." 


Lag sap 01 Sasa JBg . dobill ay Ang 93 3S LL 3d : owl J9 


Al-Hasan berkata, "Itu adalah warna putih yg ada diwajah kelak dihari kiyamah." Sa'id Bin Jubair 
juga berkata seperti itu ". 


sal ab) sai 9d 929 Ld gDaal RD 90 IL 1 HS sei J9 


Syahr Bin Khausab berkata, " Jadilah tempat sujud mereka yang diwajahnya bagaikan rembulan 
dimalam purnama ". 


- Tafsir Al-Aurthuby : 


SI modlg sol : Uli l89 « dodi bomull gl Jl 0 n4d929 99 sdlouw : Ji dg : du : 
JB Jl Xon0 0s Jas low! Liiro : JB Aslo yul Ui 9. gl LL, lolg Jall sang Ol LSN 
WII oodao - JII Joy JB 1 JB el 0S Ubi ul US Yao 3I ye eh us Ma gal Kug0 a CUbi Lir 
cl - yuill Edo 99 A93 drg ? yul al J3. Oleh Agang mun Jill WMO WS yo! - alug Uc 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4667 ) 


HD9 al S9) 389. Hoby SSS US - akug lo All Lao - owl ye yang « Jalal A59 code - akug lc All 
up sa JB 0g € dgmall KS) AI Yo agdlan Isis loo ld pgn Jl Yo p4d 929 3 pdloww Jb uc 
89 lo) yo we ais 9 Sol dbyno ak: - akug le AU al - sal ye Rona Cal 963 HS 
al atnola Ain deg Who yo - dag le Al lo - su GH MiB «ju de US9 pnaall HS 
899Sl ol9 yg « Luh d3 0x dagu J3 . dobel ayu ASI 39 UI KO 90 : coli Jep . call 9 s lol 
d02D ul UyaD Yo - alug ule AUl ala - Ul Iga) 02 Rona 99 . Sop Jl JB. yul cal us « 
267 sp JL sel JW Jal yo sl, Pyo Was 4 R34 ul dlolg slalu kasi yo Ml & 3 Il sus ) : 4199 | 
ea la ae Hap an bean kal OS 00 JW yo Is 54 ul ASI 
pemudi Jil Sl Ul JW ade WII ay dgmuadl jil NI As cal JW JS sgm jiL (WI 59 agig 08). 
loyull : mbsnyala ul des. adl dl pai p9d 29 yo dp gd RA 90 IS! Lu Jas JU9 
us Isdlso lu? awoio JB. melaidlg Koil 3 : Lsul sale ycg . mol Kol 909 LiJI 49 
Sio JJ nas 0 09 lay JBS Ja Jl an 9S Jl gal ped gg 53 pdlasw : ali Aga 
eladlo 5631 9d : 3 url JBg - EsiSII yo p3d329 H9 93 US d bal yo WS xl 9H9 jual AS, 
» SB yoy pd log 01520 pgitn pagi) ISI 1 udh JB. Jalil al yo Mo AD 9D : daloc ad J9 
ISI JL ola 1 Sos Uli JBg » dina UI 29d 959 93 Kal owl ul lol : Ibuall J9 
oleh Ag59 Um Jul UX US yo: - ahug le all sda - J3 dulu « 2d 959 99 ls yi) loowol 
#mosll lokal ac Bal yo JS VI 08 98 J3 : ulu SI slac J3 . bil 08 Jail suso 389 


2 Rampak Naung 
Hitam di jidat sangat dibenci oleh Rasululloh SAW, seperti para bodohnya orang orang khowarij 
yang riyak. 

Slnya Wa yh ad Lal santa nia Ulang Ula jig ay Malah do Ungg ILA Lag da UR Ss Usaya li, Yrua Ipad 


SIS ad Jah olx any ea HE) Um ga 
" CA ind ada dl el adl psi 


"Yang dimaksud tanda di wajah sebagai bekas sujud bukanlah seperti apa yang dilakukan orang 
orang yang kurang pengetahuan yang riya dengan apa yang terlihat di dahinya, karena yang 
demikian adalah sebagian daripada pekerjaan kaum Khowarij. Dalam hadits Nabi SAW disebutkan 
" Sesungguhnya aku marah dan benci terhadap seorang yang Aku lihat diantara kedua matanya 
ada bekas sujud" (Tafsir As-Sirajul Munir karangan Al-Khothib Asy-Syarbini I / 31). 


2 Ghufron Bkl 


Y JB SUN a53 0d saball Jl gb (s3 A50 gas 8 iblau) mal UB JB psi Le 
KanAll A3 Yi 30 suap dll Eli LS 383 sial A8) Jie di 4 Os Mas UI 


Dari Manshur, Aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah, “tanda-tanda 
mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud' apakah yang dimaksudkan adalah bekas di 
wajah? Beliau menjawab, “Bukan, bahkan ada orang yang 'kapal' yang ada di antara kedua 
matanya itu bagaikan 'kapal' yang ada pada lutut onta namun dia adalah orang bejat. Tanda yang 
dimaksudkan adalah kekhusyu'an” (Riwayat Baihagi dalam Sunan Kubro no 3702). 


Syeikh Ahmad ash Showi dalam kitab tafsirnya mengatakan, “Bukanlah yang dimaksudkan oleh 
ayat adalah sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan tukang riya' yaitu tanda hitam yang 
ada di dahi karena hal itu adalah ciri khas khawarij (baca: ahli bid'ah)” (Hasyiah ash Shawi 4/134, 
Dar al Fikr). 


Ye £ Gsin ll Kb il al wd eri 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4668 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dp Mall lai cap pi Kagds9 gd) pel N ll Agiodle : (SI feiloyuh ! wllet Api gi Nun BLS uu Ai 
(929 Dowig 0929 LAKI asuh Olla JB LS dobiill a91 2d929 99 LAI si sdg Moml Jil yo) Uji: 
J9 ppi BLS Yo pgdg29 Boliiul 9 Lil C9 nulc upil uc Gagal dulac ol9, (106 : Ul oc J) 

Saillo yi Coli 9d d0 JE9 sal all pos 2x4d 959 yo doa ROl90 LIS : HIS 
Dino 3d 1 Jual JB9 an en EN Ih “seal sala 
JB soon le calyil sil sp : do ySc JB9 nanda pB log A0 peimus pelily IS) ! cuoll JB9 Axa 
Jl Iglus lo Jal 0 pgd359 Doli ! clac JB9 sb ale Y Ul le yeuy pg : Hall gl 
alga le Lil yo JS LI 080 9 JS» ? ngadat JB Oleilb A93 wu Jale UNO WS yo 
dls GB Kipas 93 Semull Ad il 0 pall sll AK Aninay lo layull yo Ol Oku Yg ? elidl JUL uasll 
Jio us yap Sl) al el pall yul Eni Wing UBI padi 99 SN ul Alai 933 Bole lou yo 
ale el Jl yo B3 Led. laila Sesal sil digo ole JS susu Lu US Id LG al gl: Jl ul disi, 
panu Al aga aa Cal) Il das Ja Jl AR sil" 1 Jail alug le dil aka Hull ye yul ye" 
Talas ane Tana ala us esa eam ne was Dolar UE casan Asi Ge 
Silbal) AS Snsd Gp ly SL loilg 0 AMI cats Al yugg ll cadas S0 DG 


EA yo 2 piala dil login saban gw daolouiN Ulu 29) 
2tioG ina doc Is las “Sl dalel Is olu wo 3 Grdlama) MSI ons Jl Ulu: GELI JB 
V93 5 Ibiuo 99 sol slowull 98 Jb del Leu99 ulis lag aoll 9 aoi ag s UU Ad | uu S9 ag 9 : 
le uka  dotos Kam Ms laiasis ina 52 JS Saka, Al 4 neng2g yo tabiat (ngdsa Su) 
Y dpi yo pdl le al ye S3) log Sgm BS 2.35 AJI sll yo si waldykl 43 laS 00953 
pAs0 slbg null el 8 Era AMI IE Aigrny Anie! Is ld ga las laguus Yes S3. Igale 
ssadlp3 lada Sa Al aral Lal NI yaaa GS Sts daya Ga aa laa SElansltis el 
9D. Log Its pall Ly WI dc Ly ole ISS pic All 9x5) lc Ly Lal 4 Mc d3 dc dll us, 
log AS sasa 0 ea sap Aasilg adl li ola lagio Bualg0 US loddgnuw 8 ciionl lal cat 
os15 duo dilomuns d CulS3 Jonll ye clale Isl Ui ay Cudig PNSUNI Sic laci yo yA) yu 

JB maliill S5 dlauallg 85253 24229 umunllg lc 29 "nela JB 293 JS Gain, Jul JS Si alan 

X gili dosa 1 0 real Lay JSI Asa JB9 yasll Ugal de Lila yi HI 93 Jas : elbe 
selo 5x1 Jis dil Aur yo dani B2 J3 sal Jala) sinllg Lis 0 sen yana 

Jl gs lo Jb 30 2903259 8 tua Je9 sala sake Ll sale: Gaga 1535 pgol3 ALI Ll 33 
Olsady Jati 989 Jills aga wa ol S3 MN Oles Agag yaa Jie CLD 5 up! PIball Ale JB 
8 al NI jon all Ado ly gas Alli Jatim 9” sa 0 dna Jail 159 A4 WIN dala 
Jl lo penasal J3 Cusall yo 153 lal Julle 83 pd ST ASI 9 ma Ad oa Ad Egi ali 
ogid moril gi sat Luwu Lo Ogi Yo peslo8 Won Jb Igls Api : JB lig9 Ul ema Kasal 
m)S Jab Ela 1 W8190 )loil ad KOL0 all UB US 4 Cool yg S Ul S0 UL ,» 4: 


Um SS Uld39 UH V0) is) el yna S Lab dolgS IL) yg 

2905 ya Mc sole J9 singo low &dg dic yd,K0 uc Ulc Jie dag Yo odol gw JB3 
ole SJ | panas J9 aed 929 9 sdlorw Us ellag AISI) ang elliS9 dlac ygiSo US 454 yo3ol 
snsd ac J9 WIN olo3AI BIS agale S3: slloc cl Jlbg pdruw Blslicy Adagc UjilI dUd agD 99 
el usai AD DUS wc pgiloh yo gay mula ag2g ole Jebu 095 Les 2 Anal 9 Jail 9d Lual : SAI 
JI yo sab30 LE doll a94 9098 AoVl 059 « ul X9 sagil guius gl yan) 3 el US 9g waio 30) 
Ig aw Seilo Hill yg wil yo el JS9 pdl dl yoiS dgmaall Jl 40 2DINI UI A9 Na 
oles oa c0b3 paild gg Jali gg HS pH H5 yug3l SS yugol SS sdlw Ul: JB 


IS yo Cum age el 
ebi si le BI Malas dansy AS ia No Cl SI gal alay sale Ya wal ya Ja 
ban 1 CU Ad ISI As pg Loli el yo Cas 3 Jal id ade Gill Jual gl ByUasdl Jal Dls gag 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4669 


Luui J3 US 


| Ot ye Rubi ole ya dala 
Ou ul datang D1 Silk pl9 al, VS plaSlg Lu 3IS pilac Lo Lulo 68 Jet lo? all dal JB : Ki 
dl al Kay lola) oles ylo lo UI « ad goig SLAHIS erolidl Ub)l9 Alb Kutil 40 49 Uso 
MS ale pyoug «aga Total 49 aga Awsiill pd Uc lc ayu elg25 dis log Ioclbula Iollun9 198 
MSI aku dog « Sd Lilo 88 LIS 89 Jlell S3 V5 yo ing « A50 Uby KD aa susi Jali 
Sal 38 Ig ia elsa Jl dabold $XGY el uAsIl doloall ulas 388 4 Ag sal ya) el LASJI dolosll saw) 
dan Cal 20 dslr wasika ka Sekai oa Lal Kura ali Lala Ane ana 
Jd dig Aadc , el yo Rioug logic 


TTL 1d 20 yi 

Ulsis53 MUI 50 JL Easy IKSU GS) ADI Ari sa MSI ade sial Aro Cadllg dll Jaa) 3050 
balai 8 0550 ola a31 2555 JaNl 43 Keling ISI 99 Kali Ss pb! jil Lo 290939 5 Adlasw 
15519 25280 Xgio WELAI IJoc3 Igiol ce all 363 SESI Aga Lugu) AI ago Bg de Saw 
asu lu ob 53 4 dilan ) 2S ,89 ago SSI | ailoww ) EL JI Mu | Uls2553 Pane 4 gs0c LS bulat 
Gi Y elo VJ... 8L emumdb Al olo, HMS ola JB sell 9d HiS da3 do d9 S0ll9 all 
SD9 « lali up Abu elly lal de Jani Ada MAU dog yo ledeng Sal layu el3 1 moul de 
alba: dibuw 939 « Hd alb sc 98 gl agdl HA SI | 49959 59 pdlowu 1 Wei J9 aus Ixiuo 
sil sd adl silau SI WI Ul gl sdloul Lu BII 2909 Jl 93 (Siwa yo J5 4 ses 

Cry los ES yudi Eng € domaall o3H SUI will yo Vs ul demi ll AI dal A5 99 cd pull 
MC 3 MSG MS ya Kal 4 NC pula yo JS « US9 seal sig SSI Jil any loo dowll dp3 53 
lagio 488190 159 Lal lady gw d IS ud Obasll 33 J Jl lagis all WI ud) JXONI yul yul Ly WI 
X "1 alug lo Al oluo s3 0 S9) log « bale Il laci yo LAN ale Hb ydg seal Uli oki 
Nas slh 38 J2 ul Jad9 «SAI AI ugSug dogoll wall ats lal! yo ago Y SI "S1 Igales 
atilg Aigamy Snicl ISI 38 lol el eb 9.0 yui X9 elang Lake NG las elang B2920 Ul : ssi il ask 
59 39 Lao lod PSI « Wo adl JUL Seimu Gltig cb) yA50 Jlig dowll el Urdid yo) AI le 
lab asi. abs lomule IL 0ll USS nga Sig | Jag 30 AU ang Lal NI say Y SI sll 
sil aga 9 Jap Sl SI My un il ic LS 2 JB yab IL MS 0D UC (Aliaah GI iga 
Calo Sio 0423 ole Culao Sig oli AJI Kom all lowwdl 98 Lo AUl9 lol Aga Id SI ag) : JBS d bull 
Mean asa ol did dll Pong Us 0 Sial Ole Jay laga SUS G4 Iga Jl lo dis 
An aa PA Aa UNI bal s3 


Wallaahu A'lamu Bish-showaab 


2 Abdullah Afif 
Nambah ta'bir dari kitab tafsir attahriir wattanwiir, karya syeikh ibn 'Aasyuur (wafat tahun 1393 H) 
juz 26/05-206: 


slbil Si le dgn Ji 50 Lil Cetnng ll lom yo dl Ol 99 Lilis 

AW 2D 929 39 yelu jil Lesl cu Cd goal) cu! SM yo Lil Ri) (95) US GaDD Sl Lal : JgXl 
dll Galg do SC9 Ul 04 ella sud JodLS . dok 

dag le do Ag ls lo in sai 22 Ga pes la ly laa dll JB 
J U0 Uraiin9 Soo doyno Samad! S3 lol slllg wall il yo . 

Ad 959 S3 as Lg uga 2 Sal vado. JSI d3 HI Us bad SNI : do Se9 mswll JB 
Ma 8 dlu Ji 98 dalito all Ka ag KS) Agan & sealuo S3 Ka M0 UE yo Juomu USI9 
el ag mana dg Ain Al Isl lis Jd Juna yo ade 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4670 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulil ds ul ll dc UI Du | Ul sal JBg . 

Jb3 . IlbuAllg 22 uulg yabe up US ddlsog Ru Jl9 clocg ywallg puas dl s9 WI gaul Sio 

cal JB9 » ulas 03 0 J9 sloc uc dio 4,9. Oleh Apa om Jill LD VJIS 0! ye NI 

aa Aa en na 
ml 0 092 SS Tugig Dg. 

sad Jl 9 Lau cmd g KI9II dolg) 99 lc calo Sya lo Lal 3 0 das ad CI soal ddla 

doll a92 Angll $9 IS USU wd : IglB9 « doll ag ag 095 Log lgil : Ladag0 4 sesg Fulocg 

| sal doll alasa sal all sol 

LP p4d 929 3 pdlorw : cllei Jg3 83 WI Jowo, JB : JB LS Sud us Gn 0 alI ul ul aoslg 
loyal 0 2S LK 5) SMS YI dis Jaloei guAH Y 309 gyucs 2209 Ji « ole 207 gl demi Al 
bcl SSS aluag le Al so Hull USI9 dd gama! . 


Wallaahu A'lamu Bish-showaab 
Baca juga artikel terkait : 
1110. ORANG YANG HITAM JIDATNYA 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/881156451907164/ 
www.fb.com/notes/901808709841938 


4000. HUKUM MEMAKAI CINCIN BATU AKIK JUGA 


SUNNAH ? 
PERTANYAAN : 


? Nenk Irna 

Assalamualaikum.. Ustad, ustadzah, mohon maaf aye mau tanya.. Sekarangkan dimane-mane 
lagi musimnye tuh ye laki-laki pade pake cincin batu ali atau pake batu akik, dan batu ape lagi aye 
tuh kaga ngarti.. Tua mude same aje.. Nah pertanyaannye..Ape ye hukumnye laki-laki memakai 
cincin batu ntuh..??, Mohon penjelasannya.. Terimakasih.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Memakai cincin batu akik termasuk sunnah Rasul juga. 
- kitab syarah nawawi ala muslim (14/71) 


alun olg - Uas Ae S3 Go3 G0 Alay WE WI calo All Iga SE GS JB dll yg yui ye 


“Dari Anas bin Malik ra ia berkata, bahwa cincin Rasulullah shollallohu alaihi wasallam itu terbuat 
dari perak dan mata cincinya itu mata cincin Habasyi”. (H.R. Muslim) 


Jldg wil Kg, Lagian € UB gas al 252 Go Loh SI Laga Da8 suay #lalll JB (Las atob « v3 


HO R1 ABOE  sm 


SA sn Ne on ba uas aa US3 tanin ladYS 4512 J3 Gol 
Jae j0 A9 53 Cup 603 SuuS da8 


“(Dan mata cincinnya itu mata cincin Habasyi). Para ulama berkata maksudnya adalah batu 
Habasyi yaitu batu mata cincin dari jenis batu merjan atau akik. Karena keduanya dihasilkan dari 
penambangan batu yang ada Habsyi dan Yaman. Dan dikatakan (dalam pendapat lain) warnanya 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4671 ) 


itu seperti kulit orang Habasyi yaitu hitam. Begitu juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari riwayat 
dari Hamid dan Anas bin Malik yang menyatakan bahwa mata cincinya itu dari perak.Menurut Ibnu 
Abd al-Barr ini adalah yang paling sahih. 


Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa keduanya adalah sahih, dan Rasulullah shollallohu 
alaihi wasallam pada suatu kesempatan memakai cincin yang matanya dari perak dan pada waktu 
lain memakain cincin yang matanya dari batu Habasyi. Sedang dalam riwayat lain dari akik”. 
Wallohu a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/935711406451668/ 
www.fb.com/notes/936138179742324 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2014/06/3073-kesunnahan-memakai-cincin-pada.html 

0081. Lelaki Memakai Cincin Perak www.fb.com/PISS.KTB/posts/680448902008526 
www.fb.com/notes/786797261343084 


4089. MENYIMPAN DAN MENGGUNAKAN PERMATA 
PERTANYAAN : 


? Muhammad Muhtadin 

Punten bade tanglet : nopo hukume seseorang lelaki / perempuan ngagem / memakai berlian / 
permata kalau emas dan perak kan jelas untuk laki-laki tidak boleh sedangkan untuk perempuan 
boleh, sekalian referensinya gus tapi tolong referensi ktab-kitab kecil aja biar bisa langsung diintip 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Baik laki-laki maupun perempuan halal hukumnya menyimpan dan menggunakan batu permata / 
berlian misalnya yakut, zamrud, mutiara dll. Wallaahu A'lam (MI ) 

- kitab fathul gorib (1/29) : 


Cag3L Eli dabidl (oil INI 0) AeAdl9 UBI 4g SI (ld 4S) elil (Jlasiwl y95ua). 


Dan boleh menggunakan wadah / bejana selain emas dan perak, yakni wadah-wadah yang indah 
mewah seperti batu berlian Yakut 


- kitab igna' (1/33) : 


Lab 40 Sio 9 MSC 9 ul 09 NI 99 sll yu alas 35 7359 Wg3LS Gausull ssl9 Jlasiwl J5g 
AI Syull iso 49 palu YG sn Md gd BN 029 pai elu RE pall 


- kitab kifayatul akhyar (1/20) 


Ya Ja3 lodgSi9 Rao v9 dwi salssll UP ws « uk ass Dl Dito silgi lol 
sgahai GXS Yg ayai Y Gil awall3 lal Us ya 3 mall AA yo ash ll Ai Ji HS 
umbi dora GUSI yuuk 0, 3 disi 9d awas SJ sGXI 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/941777385845070/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4672 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/notes/941850262504449 


4495. HUKUM MEMAKAI HANDPHONE BERBAHAN EMAS 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum Wr Wb . hukumnya pria memakai/ menggunakan handphone yang berbahan / 
berlapis logam emas. Syukron. ( Fatin Sidgia Lubis ) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam, dalam masalah ini harus dibedakan antara berbahan emas, berlapis emas 
atau ditambal / dipatri dengan emas. Jika berbahan emas maka mutlak haram, namun jika berlapis 
emas baru haram jika saat dipanaskan dengan api akan menghasilkan sesuatu (lapisan emas 
terlihat meleleh dan memisah). Memakai handphone berbahan emas bagi laki-laki ini hukumnya 
haram. Meski di dalam kutubussalaf, HP ini tidak pernah dicantumkan, tapi ini bisa di ilhagkan 
(disamakan) dengan haramnya memakai perabot, wadah, Jarum, sisir, gantungan baju, dll yang 
terbuat dari emas. 


Referensi : 
- Tuhfah al Muhtaj, juz.1 hal.499 : 


Jl... dlogiwl aypad ... Sg Ig 09 bb dg slil «SI duagg Las VI .... al sll JS Jlogiwl Jang ... 
Jl. dgsig basal g Kilaodl9 2 A9 (Ig 209 JaS ).... 


- Alfighul Islamiy wa adillatuhu - Zuhaily : 


Jul dug Kl le S0 aga IU 0 Jus ul A8 gl MY bal SUN 2 bu Ae3lull JB9 
sLNI a »ug MUI le yo segui Mio Jaco 

Boo bari 5 uls dal R0 js dala d2 Lu UB dn Be 5 LAS du (1) Uma 
usil ie gal 2x8 Cal) JB JoS NI moto 0e Solkdl ola) lo Jl S3 DE dala lol sd, du) 
PN AU KO kilo 238 Ud da lol 4. du dukuh Email 8 US9 selilo 
UbSoS ala luas gl. 


http://shamela.ws/browse.php/book-384/page-2557#page-2557 
- Almajmu' Syarh Muhadzdzab : 


Raw 939 « aini 9 Anus dbuian le RAGU dgSig Hd Ulat lo 9d Aa « ul deh : Ulu 5 lol 
lagio gaoual : Ulab WI KHL LA Ad 4 agig ti IL din US lo ade LAI GA 93 selai 
Sol colog | 312 110 | Sinooll glb3 Igag « dn gl dala OlS gl Anal OS claw Au at ghill 
Sasa dtg « uli yo Hd 409 GUSI 9 Soal g HIS Ul 39 Moi Rllg . duliS 49 suls al 
43 2 9Siall Jnoiillg ISI de BAU Usa Wil : pemilu Sl J9 suWl Seal . emil dl ye « 
Cus Jodi desai ps9 « AA 98 ISK9 CUMI 198 Lgisal Lah d3 lbs aliao ye wal jl Alkig . 
dls 69 Cat dnd9 Amull A8 Enam Cant losld HATI Ams lolg « kalao LSI 21 oi yudi VI « 
Sbb Gd Ol jual Ul 1 Lisoall Jai lolg . alel allg . 0.469 SI dio ay UB Rugi Hadi Lb yNG 
laa mall As IRS9 LAI 509 USS yo yadlg HN dl alud : ulat bg « le itiod Ulasiuul 
ladanl gia! lodK» lgsg lagio wly gu 5195 1989 « lagio dniYl Leul alus « sil AAI9 Ud : 
Lslog wika Jlo yul, gal ab3 09 59201 bd gal3 « Gale 99 Una seo gb3 Ag doi YS 3951 
del allg . doi dl SE dukoNI Jas Jogi Y lagio wll9 2D UN $ Ulullg das . 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4673 ) 


MUJWWIB : Ghufron Bkl, Muhammad Harsandi Kudung Kanthil,Abdullah Afif 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1050430811646393 
www.fb.com/notes/1056356224387185 


4536. DALIL TIDUR 8 JAM SEHARI 
PERTANYAAN : 


2 Em Aril Al Kafi 

Di dalam kitab ta'lim mutaallim . orang yang mencari ilmu disuruh melek malam untuk belajar.. Toh 
jika menurut medis tidur min 8 jam... Pendapate jenengan sedoyo pripun? Apakah ada ibarot 
dalam kitab-kitab Thib bahwa tidur min 8 jam ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Ada, dalam kitab tib juga seperti itu, lihat kitab ar rohmah fit tib wal hikmah imam suyuti halaman 
20 : 


dilel Lp3 UB Abal alg Ughill Telu gdg said 1989 coloigl Jul 50 Colek Cas Agil 0 DSN all 
poll ale Gile) owl 3 Ul LS HI yo WI Sl Al de 


Ukuran paling baik dari tidur adalah 6 atau 8 jam di malam hari, dan di siang hari walaupun 
sebentar di waktu goilulah, karena dengan tidur sebentar di siang hari bisa menolong bangun pada 
sepetiga akhir di malam hari sebagaimana sahur bisa menolong orang untuk berpuasa. 

- kitab bidayatul hidayah halaman 9 : 


ul ebaS alel gulai yo JSI Jleilla Jull slogi v8 cl yg sg gol All all ul alel 
Jac Cab dg dim ya ai Lgio BUS Ul im Uni Ni WS. 


Dan ketahuilah bahwa sehari semalam itu ada 24 jam maka tidurmu di malam dan siang hari 
jangan lebih dari 8 jam, maka cukuplah bagimu jika seumpama kamu hidup 60 tahun, kamu 
menyia-nyiakan umurmu sebanyak 20 tahun, yaitu sepertiga umurmu. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/992371514118990/ 
www.fb.com/notes/1079380272084780?h 


0122. PENTINGNYA ILMU 
Oleh Masaji Antoro 


Hb air de db: 
2 ai J5 Jadi Oh Ya AP di 3 
Sayyidina ALI BIN ABI THOLIB berkata: 


Tidaklah cantik atau tampan seseorang karena memakai HIASAN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(467 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tapi sejatinya kecantikan atau ketampanan sebab ilmu dan KESOPANAN 
Kis SI Agen dina jlokay € Bols Alb) € Radio dalah OP lali Iyadai 4 Alas Jia Oa jln ea Yg : oya JB 
mal os da Jl 0 By G3 lally 6 dng 3 oa yag CL da day CASLo dang Y ya bagai ye Ola... 
didel James Jltag Cell Aas Aly el mall g el nadi Is « 
IMAM HASAN BASYRI berkata : 
Andai tiada orang yang mengerti ilmu manusia tak ubahnya binatang, 
Pelajarilah ILMU karena : 
Mempelajarinya berarti punya rasa takut pada Allah 
Mencarinya bernilai ibadah 
Mengulanginya berpahala tasbih pada Allah 
Membahasnya berarti JIHAD kejalan Allah 
Mengajarkannya pada yang belum tahu bernilai sodagah 
Menyerahkannya pada yang berhak bentuk pendekatan diri pada Allah 
ILMU adalah penghibur kala kesendirian melanda 
Petunjuk bagi kesempurnaan agama 
Kesabaran di kala lara dan papa 
Teman dekat kala tersesat 


Rambu-rambu kejalan SURGA 


Ip ya UG. Olah OLXYU pall ya Mild! Fla 2 all US jang ll aoi Of" el dala, Jali eLYI JEy 
Op SU Yg aa Cemal pemadl OP Aiudy Yg da asi Jadi! OM dalang Yg dn CgAT Jade Ob Anabudi Bia SUS any Aler 
dy at dp din Ui de sgt milad are OP male Yg din Ul mag II 

Berkata Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghozali : 


Sesungguhnya keistimewaan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah ILMU, 
manusia dikatakan makhluk mulia hanya karena ilmunya 


Bukan karena kekutannya, sebab bukankah unta lebih kuat ketimbang manusia ? 
Bukan karena kebesarannya, sebab bukankah gajah lebih besar ketimbang manusia ? 
Bukan karena keberaniannya, sebab bukankah binatang buas lebih berani ketimbang manusia ? 


Bukan karena kemampuan makannya, sebab bukankah sapi jantan lebih besar perutnya 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4675 ) 


ketimbang manusia ? 


Bukan karena kuat setubuhnya, sebab bukankah paling hinanya burung pipit lebih kuat 
setubuhnya ketimbang manusia ? 


Manusia tiada tercipta kecuali untuk ilmu.... Ilmu dan ilmu........ | Ihyaa 'Uluumiddiin 1/7 |. 
Karenanya tidak berlebihan bila Rosulullah Shallallaahu “Alaihi wasallam bersabda : 

Barangsiapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya -—dengan hal itu- Allah jalankan dia di 
atas jalan di antara jalan-jalan sorga (HR Muslim XXXVII1/2699) 

Imam Atthoiby dalam kKitab Faidh Al@oodir mengartikan hadits diatas : 


JAS yah Lena JWSNI Jitas 3 Kai) Kata Jua UI elall OY WS y didel Gb oya Vinyl lali tea AS AI Jaan Gaal 
Mo ylek! Juan Of Lagu Adel Jani Ad Calgaw dalb 3 AN 


“Sebab ilmu Allah memudahkan seseorang salah satu jalan yang menuju surga, hal ini karena ilmu 
dihasilkan seseorang dengan jerih payah sedang paling utamanya amal ibadah mengukur kadar 
upaya seseorang dalam mengikat keletihan, barangsiapa mau menanggung kesusahan dalam 
mencari ilmu maka Allah mudahkan jalannya kesurga terlebih bila ilmu tersebut juga tercapai”. 
| Faidh AlGadir VI/199 |. 


KESIMPULANNYA : Mencari ilmu adalah JALAN SURGA, karenanya Ayoo Mengaji... !!!! 


3484. ILMU YANG WAJIB DICARI 
PERTANYAAN : 


2 Teuku Fauzan Arryvary 
Tentang hadist thalabul ilmi ilakh. Alip lam pada ilmu itu menunjukkan ilmu apa yang wajib dituntut, 
apa hanya yang bisa membawa kita ke akhirat saja ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Ilmu yang wajib dicari dijelaskan dalam kitab syarah misykatul mashobih ali al gori : 


(89560 151 (days Jaco SI (alel Kal ) aku le Ul ac Ml Jowo JB : JB wil C9 
dlg» 9 laS dolung (SI dellall elllg dalaS gl : (aku SS dc) cc ya. 

dbiS9 gu) dguig Anil 95 della gili 48 208 dasi yo mal) Aa grio 3 lo adl slall : all JB 
alel ag ul GSay9 ! amal JB . dl 5048 biall9 slgis NI du) Ea lolg « vas LS) daki UB « Dial 
| Job 439. | delboll ade ASIN Jooyg . 

USS Ji H3 USS B3 naas yo JSI 49 Log 259 KSM 9 SAVI dell 98 Alisl9 : Soil JB 
& Dodo SI dell ade . 


Dari anas berkata, Rasululloh shollallohu alahi wasallam bersabda ( mencari ilmu) - maksudnya 


ilmu syar'i - (wajib ) - maksudnya diwajibkan dengan fardhu ain- (bagi setiap orang islam lelaki ) - 
atau fardhu kifayah, huruf ta' berfaedah mubalagoh, maksudnya orang islam perempuan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4676 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebagaimana dalam riwayat. 


Pensyarah hadis berkata : yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang tidak boleh tidak / wajib 
bagi seorang hamba untuk mempelajarinya misalnya ilmu untuk mengetahui sang pendipta, ilmu 
tentang ke esaan-Nya, kenabian utusan-Nya dan caranya sholat karena sesungguhnya 
mempelajarinya hukumnya fardhu ain, adapun mencapai derajat mujtahid dan berfatwa maka 
hukumnya fardhu kifayah.sayyid berkata : dan mungkin saja maksudnya adalah semua ilmu dan 
sabda Rasul di tanggungkan atas mubalaghoh.. 


Al abhari berkata : ulama' berbeda pendapat ttg ilmu yang fardhu, mereka mengelompokkannya 
sampai lebih dari 20 kelompok dan satu kelompok menempati wajibnya ilmu berdasarkan maksud 
tujuannya. 


18 3209 yoNSNI Ale gd ! Jb. LAI sd SJ all Isa 9d kisi Sop ng wil Jl Hj Rat JB 
Jblssll Hd a01 Jb «s1 2) dale 2la3 «4 ygolo USNSNI CN Jlas NI duty log yusll BI 
Wal! dog Ulowidl dd 0w Hodll also drug « Jasll Lirio 9d ol ol UX debu 3 lelusig « 


33 Jasall aU Isl alSillg el odlg gadi ale : J3 « Lala JXSJI JSI US Cus JiblI ale db 3d : J3 
9d: Jd9 « Jiallo Jiniwdlo Jaw magill ale Call 9d : JiS9 « yaa Kail ll ale pbid9 « leio sg 
Cl ad 4 uno dl Jl9 wall dos Li, SAI gag « Lugu asli 4 sa 3 Lo 909 ybWI ale calo 
Ai dora selena wali sala 2. 


Syeh al arif robbani as suhrawardi berkata :ilmu yang wajib dipelajari ini terjadi perbedaan 
pendapat, dikatakan bahwa itu adalah ilmu ikhlas, ilmu untuk mengetahui bahayanya nafsu dan 
untuk mengetahui yang bisa merusak amal, alasannya karena ikhlas itu diperintahkan maka 
ilmunya mejadi wajib.dikatakan bahwa untuk mengetahui lintasan-lintasan hati dan perinciannya 
hukumnya wajib karena lintasan-lintasan hati ini adalah tempat munculnya pekerjaan dan dengan 
itulah bisa diketahui perbedaan antara langkahnya syetan dan langkahnya malaikat. 


Dikatakan bahwa ilmu yang wajib dicari adalah ilmu tentang barang halal sebab makan barang 
halal hukumnya wajib.dikatakan bahwa yang wajib adalah ilmu jual beli dan nikah ketika akan 
memasukinya, dan juga ilmu mendirikan kewajiban yang lima. Dikatakan bahwa itu adalah 
mencari ilmu tauhid dengan berfikir, mengambil dalil dan menukil. 


Dikatakan bahwa itu adalah mencari ilmu batin yaitu ilmu yang bisa menambahkan keyakinan 
pada seorang hamba yang bisa dicari dengan cara bergaul dengan para sholihin, ahli zuhud dan 
orang-orang yang dekat dengan Allah, merekalah para pewaris nabi sholawatulloh wasalamuhu 
alaihim ajma'iin. Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/831317560224387/ 


4380. ILMU YANG WAJIB DICARI DAN DIPELAJARI 
PERTANYAAN : 


2» Mzf 

Assalammualaikum. Saya seorang guru, saya merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan 
murid saya yang bertanya dan berkata : "Lebih baik tidak usah sekolah ( belajar ilmu umum ), 
karena yang lebih penting adalah belajar agama". Murid saya tersebut mendengar ucapan dari 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4677 ) 


seseorang di depan sekolahnya. Lalu ia menanyakan kepada saya apakah itu benar atau salah ? 
saya merasa kebingungan untuk menjawabnya. Maaf sebelumnya, apa pendapat ustadz tentang 
ini dan bagaimana saya harus menjawab dan menjelaskannya kepada murid saya ? Sebelumnya 
saya ucapkan terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Menurut Imam Al-Ghozali ilmu yang wajib dicari / dipelajari ada tiga : 
1. Ilmu tauhid 
2. Ilmu yang berhubungan dengan hati 
3. Ilmu syari'at 


ycluog call Hai lo 9d9 sll aleg sngill ale SG Akal 99 yAgoiall all #algidl 48 ll JB 
bole 156 ll Hui di ul dg wani Jonol u Susi lo magill ale yo LS) Lugu SIG dy Hall ale 
Na na 
dll KAI el Jucay wib ydlog M190 4900 sll ale 09 Y el las Good Jgw, laono 
259 lo JS dsn sil ale y0g Jas! dodlug 


shamela.ws/browse.php/book-21660/page-5307 


(267 1514 2) 5264 mill s3) 

Ul Ini ade A9LAoll alell ISd 939 el) CuASlig JlgYI Ctuli 38 (aluo JS ade day53 alel Ul) 
2 bo Al J3 JS lo 39519 A80 KA LAKI wAJla0 JSI S9 lande de Wil susi 8,3 JS9 X3 
Sal JB ac K3 dala UB ldgoig 2)lulI dpiS9 Ulu, dgwig BiluoJI A9 20 dalei Uc da gaio 
Os IS Ja HNSI ale yo Jinny Y lsg Bull I)laoll Ae Lis yull ianng AL alel SI yoll #els NI 

yo call Norg s9 Asta los On4 2) 93 Jl si sala adl9 badak dl Jogis loilg dio leilo Ulas 
Lan» #Sinagl JBg ... JB ul dl busa Olito US UL9 H3 JB Sggill uc Jiw JB Ul all og 
Ol ga Wbabadil Gal ad Unr3 RoM01 J9 0 4S) Ainun LS5g lu b emas D. 


Artinya : (Mencari ilmu adalah suatu keharusan bagi setiap muslim) Telah aku jelaskan @oul-goul 
dan pertentangan pendapat tentang Ilmu yang diharuskan (mempelajarinya) sekitar 50 goul, dan 
setiap golongan berpegang pada dasar-dasar sesuai keilmuan, satu sama lainnya saling 
bertentangan. 


Namun pendapat yang paling Indah, adalah dari Imam Al Godli: “Setiap ilmu yang harus di pelajari 
(tidak ada keleluasaan untuk tidak mempelajarinya) seperti mengetahui pencipta, kenabian Rosul- 
Nya, tata cara sholat dan lainnya, karena mempelajarinya adalah kewajiban bagi setiap orang”. 


Imam Ghozali dalam kitab Ikhya' berkata: “Yang di kehendaki (dengan Ilmu yang diharuskan 
mempelajarinya) adalah mengetahui (ma'rifat/Wushul) Alloh dan sifat-Nya, dimana dengan ilmu 
tersebut muncul pengetahuan yang bersumber dari hati, dan hal itu tidak akan berhasil dari Ilmu 
Kalam (Tauhid/teologi), bahkan ilmu kalam bisa menjadi penghalang dan penyegah mengetahui 
Alloh. Marrifat kepada Alloh hanya bisa berhasil dengan mujahadah (bersungguh-sungguh 
beribadah kepada Alloh), bersungguh-sungguhlah maka engkau akan menemukan marifat 
kepada Alloh!” Kemudian Imam Ghozali membeberkan keterangan tentang sesuatu yang bisa 
melapangkan dada dan menerangi hati. 


Pada waktu Imam Nawawi ditanya (tentang status) Hadist ini, beliau berkata : “(hadist ini) adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4678 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadist dloif (lemah dipandang dari periwayat), walaupun Shohih dalam segi makna (maknanya 
benar). Imam Mushonnif (pengarang kitab Jamiussoghir: Imam Suyuthi) berkata: “Aku 
mengumpulkan hadist ini (melalui) 50 periwayat dan aku menghukumi (hadist ini) dengan Shohih 
Li Ghoirihi (Shohih dengan memandang periwayatan hadist lain) dan aku tidak menghukumi 
shohih suatu hadist yang belum aku shohihkan selain hadist diatas”. Wallohu a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/989294604426681 


0201. SEKELUMIT TENTANG ILMU DAN ULAMA 
PERTANYAAN : 
Ibnu Husain Saddam 


Assalaamu'alaikum..Apakah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Dan bagaimanakah ciri-ciri ulama' 
yang berilmu manfaat ? Terima kasih. 


JAWABAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Semua ilmu sepanjang bersifat syariat dan pendukung terhadap ilmu syariat sejatiinya merupakan 
ilmu manfaat menurut syariat.. ulama yang berilmu manfaat hanyalah ia yang mengamalkan 
ilmunya dalam pengabdian kepada Allah swt dengan ikhlas.. mohon pencerahannya.. 


Nur Muhamad Al-amarr 

Ilmu yang bmanfat akn nampak pada seseorang dengan tanda-tandanya, yaitu: 
1.Beramal dengannya. 

2.Benci disanjung, dipuji dan takabbur atas orang lain. 

3.Smkn btawadhu' ktka ilmunya smkn banyak. 

4.Mnghindar dari cinta kpmimpinan,ktenaran dan dunia. 

5.Mnghindar untuk mngaku berilmu. 


6.Bersu'udzan (buruk sangka) kepada dirinya dan husnudzan (baik sangka) kepada orang lain 
dalam rangka mnghindari celaan kepada orang lain. (Lihat Fadl Ilm Salaf hal. 56-57 dan Hilyah 
Thalib Ilm hal. 71) 


Sbliknya ilmu yang tidak bmanfaat juga akn nampak tanda-tandanya pada orang yang 
mnyandangnya yaitu: 


1.Tambahnya sifat sombong,sngt brambisi dalam dunia dan blomba-lomba pdnya,sombong 
thadap ulama,mndebat org-org bdoh,dan mmalingkan phatian manusia kepadanya. 


2.Mengaku sbgai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala,ato mrasa suci diri. 


3.Tidak mau mnerima yang hak dan tunduk kepada kbenaran, dan sombong kepada orang yang 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4679 ) 


mngucapkan kbenaran jika drajatnya di bawahnya dalam pndangan manusia,srta ttap dalam 
kbatilan. 


4.Mnganggap yang lainnya bdoh dan mencatat mreka dalam rangka mnaikkan dirinya diatas 
mereka.Bahkan tkadang mnilai ulama tdahulu dengan kbodohan,lalai,ato lupa shgga hal itu 
mjadikan ia mncintai klebihan yang dmilikinya dan bburuk sangka kepada ulama yang tdahulu. 
(Lihat Fadl Ilm Salaf: 53, 54, 57, 58). Wallahu a'lam. Sumber : Majalah Syari'ah 


Gozin Mahabah Basalamah 


Ilmu manfa'at ialah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah ta'ala , & ilmu yang membuat kita 
melihat kesalahanz2 kita sendiri. 


Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. ILMU MANFAAT Adalah yang menjadikan pemiliknya semakin mengenal 
kebesaran, keagungan serta kesempurnaan kuasa Tuhannya. 


Cb ISI di JUS Fr) eling Ser Sad Ol JB Abd Gladi Lai JB BUSI Gladi la ola Il dl ml « 
deni SA Nia. 


Allah memberi wahyu pada Dadud As. “Carilah ilmu yang manfaat !”. “Apakah ilmu manfaat itu ? “ 
Tanya Daud As pada Allah. "Bila engakau mengenal kebesaranKu, keagunganKu, KemuliaanKu 
serta kesempurnaan kuasaKu pada setiap hal, itulah ilmu yang membuatmu semakin dekat 
padaKu” jawab Allah Ta'aala. | Faidh alGadiir 11/23 |. 


WS) dl die dya yA Lay 2 yamg Rayadi! Sikeely Al Ily le pay PANU Giat Logo BI lal: Jl JU 
aaAAl 29 SP 


Imam alGhazali berkata “Ilmu manfaat adalah ilmu yang berhubungan dengan akhirat, ilmu untuk 
mengetahui keadaan hati, tingkah laku pemiliknya termasuk tercela atau terpuji, mengetahui yang 
diridhai Allah, ilmu ini sudah diluar ranah ilmu figih”. | Faidh alGadiir IV/143 |. 


Y Ie Io IAI OKE oya yakiny AL ya SB 3 Aaja II yag 4 BI lal G oag Lag Al Lay lalang 2 Ulil JG 
Ha AS ya Al Jnta Ah Lals aye Jak (3 II Al oya Sya. 


Faidh alGadiir VI/228 


Hu ala Buka, Un) Hg ol & 8YUSI Tana actual 23 o jau sa Ya 3S Hu actual Sl bali da 3 


A8 

liyaazh alHimam Matan Syarh alHikam 1/229 
alay AI Raden UII lali OP yag. 

Faidh alGadiir V/670 


yag En Soya Biar om BP by Ml Jas ia ya ln YI Legal yaah PAI JU (Lb lmzng Y 3320 Ay) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4680 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


CE Ma UI lal Of JSI mat Y 3 
Faidh alGadiir 11/194 
TANDA ILMU MANFAAT 
Orang yang dikaruniai ilmu manfaat dalam dirinya akan tercermin : 
» Semakin takut pada Allah 
» Semakin khusyu' dalam ibadahnya 


» Semakin berkurang kesenangannya pada dunia. Setiap ilmu yang tidak mengalihkan dirimu dari 
cinta dunia pada cinta akhirat maka kebodohan kembali lagi padamu, berlindunglah pada Allah 
dari ilmu yang tidak manfaat. 


“ Berjiwa @ana'ah (menerima apa adanya/sukarela) atas segala pemberian Allah 


Tanda orang yang @ana'ah dengan ilmunya : Tidak memperdulikan pujian, cacian, tidak perduli 
saat disanjung atau dikucilkan oleh orang lain karena dirinya begitu menikmati dan merasa cukup 
dengan anugerah berupa 'ilmu Allah'. Wallahu A'lamu bis showaab... 


0241. JAUHI MAKSIAT DAN HAFALAN 


PERTANYAAN : 

Khoirul Munir 

Assalam 'alaikum. cara untuk menjaga hafalan dalam ingatan bagaimana? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Berikut apa yang pernah dialami oleh IMAM SYAFI' yang mengeluhkan 
jeleknya hafalannya pada gurunya... 


Ai 3 Had e im ea SI oa 


Aku mengeluh kepada guruku Imam Waki' tentang buruknya hafalanku 
maka guruku memberi petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. 
Dan memberitahukan bahwasanya ilmu itu cahaya 
sedangkan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. 
kan otg PALI AYI Terb ya (SI IE) 

(Imam waki") beliau adalah Guru imam Syafi'i radhia Allaahu anhu. | 'aanatut Thoolibiin 11/190 . 
Abdurrahman As-syafi'i 
Wa'alaikum salam wr.wb. Menukilkan kitab ta'lim muta'alim hal 43 : 

JAE JUS Um JAN yogi ed Bel 9 Kogaa II BEI 3 yaa Udi y Rb JI SAI ISU all Oli lal ly 


Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan sifat lupa pada ilmu adalah : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4681 ) 


- memakan ketumbar yang masih basah 

- makan buah-buahan yang masam rasanya 
- melihat orang yang disalib 

- membaca tulisan di nisan pekuburan 

- berjalan diantara gandengan unta 


3797. AMALAN AGAR MUDAH MENGHAFAL DAN TIDAK 
CEPAT LUPA 
PERTANYAAN : 


2 Adzim Bangkit 

Assalamualaikum wr wb. sekedar minta saran atau petunjuk. Untuk mendapatkan ilmu atau 
wawasan supaya mudah menghafal dan tidak mudah lupa adakah jalan yang harus aku tempuh 
untuk mudah menangkap pelajaran dari teori pembelajaaran baik itu dari hasil mendengarkan 
ataupun dari hasil membaca untuk bisa aku cerna ke dalam otak secara komprehensif. Wassalam. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 
wa'alaikum salam Wr Wb.Didalam kitab Durratu al-Nashihin terdapat keterangan sebagai berikut : 


call alan Anlilg , urin 2glg Jill do GUI! Jlis yua A5 Ul Males alel Lain Ul all yo, 
Soul dwuolSIlg , CalggaN Sail IS ul dal lo , didellg mal ad Seal Ag. 


Artinya : “ Barangsiapa yang ingin menghafal ilmu, maka ia mesti melakukan lima perkara : 
pertama , shalat malam (Tahajjud) walaupun hanya dua raka'at, kedua terus menerus punya 
wudhu' (menjaga wudhu'),ketiga bertagwa kepada Allah, baik ditempat sepi maupun ditempat 
yang ramai. Ke-empat, makan untuk meningkatkan ketagwaan, bukan karena mengikuti hawa 
nafsu. Kelima, rajin bersiwak “. (Kitab Durratu an-Nashihin halaman 15). 


Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim terdapat keterangan sebagai berikut : 


va JB bill Uluul v0 Usil tel,33 , Jl Dog eliell Jalig Alolallg sll : bini Ulu Sg3I9 
Ms bali sel aa Las an an 


Artinya : “ dan adapun sebab-sebab yang paling utama untuk kuat hafalan ialah bersungguh- 
sungguh, ulet, tidak banyak makan, dan shalat malam. Adapun membaca al-Guran, termasuk 
penyebab kuat hafalan. Ada Ulama' yang berkata : tidak ada sesuatupun yang lebih menambah 
kuatnya hafalan dari pada membaca al-Guran sambil melihat al-Auran “ (Kitab Ta'limul 
Muta'allim, halaman 54). 


Dari penjelasan di atas dapat dipetik kesimpulan bahwa jika seseorang ingin kuat hafalan, maka ia 
harus melakukan hal-hal berikut ini : 
1. Rajin shalat tahajjud, sekalipun hanya dua raka'at. Setelah shalat tahajjud lalu berdo'a, 
memohon kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang supaya dikuatkan hafalan. 
2. Terus — menerus punya wudhu'. Kalau batal segera berwudhu" lagi. 
3. Apabila makan hendaklah diniatkan untuk lebih semangat dalam beribadah, bukan karena 
dorongan hawa nafsu semata. 
4. Rajin bersiwak (membersihkan/menggosok gigi). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4682 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


5. Serius dan ulet dalam menghafal, tidak cepat jemu. 

6. Jangan terlalu banyak makan, bahkan lebih baik lagi kalau sering berpuasa, terutama hari 
senin dan kamis. 

7. Rajin membaca al-@ur'an sambil melihat al-@ur'an. 

8. Selalu bertagwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi 
segala larangan-Nya, baik ditempat ramai maupun ditempat sunyi. 


Imam Syafi'i dalam salah satu gubahannya pernah berkata : “ saya telah mengadukan kepada 
imam Waki', tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberi nasihat kepada ku agar 
meninggalkan segala macam maksiat, karena bahwasanya hafal ilmu itu adalah karunia Allah, dan 
karunia Allah itu tidak akan dihadiahkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat “. 


Menurut ahli psikologi : “ Orang yang menghafal suatu ilmu harus berada dalam kondisi badan 
yang sehat sempurna sehingga saraf-saraf yang berada di otak dalam keadaan baik dan kuat “. 


Dan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan agar hafalan itu benar-benar kuat dan lengket 
diotak ialah sering mengulang-ngulang menghafalnya. 
Ada pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan : 

ol maa OI SI 


Artinya : “ mengulang-ulang itu dapat menjadikan kuat hafalan “. 
Masih dalam Ta'limul Muta'alim, diterangkang tentang Penyebab Lupa : 


SiNall9 Jk 8.159 elusll gol 08 Ul 9 As0gll9 LIS 8359 cuolkall 1993 kawill Ca y9g lo lol. 
Gl 38 dala yo gi N Lusi 29nd3 Rip X9 a21 WN kuali 03 Aga ul Jalal sda Y dil US$ 383, 
BIS ang Aca pl 5 isa asi e0 20 MI a85 yeltig poll 59 yoall set olss N B3ANI Anang 

ul dau 


Penyebab lupa adalah laku maksiat, banyak dosa, gila dan gelisah karena urusan dunia. Seperti 
telah kami kemukakan di atas, bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara 
dunia, karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Gila dunia tak lepas 
dari akibat kegelapan hati, sedang gila akhirat tak lepas dari akibat hati bercahaya yang akan 
tersakan di kala shalat. Kegilaan dunia akan menghalangi berbuat kebajikan, tetapi kegilaan 
akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. 


selus jali sal 0g a05 Casill JB la sol adl is all Inong Ega ale Dual Jis 
Air GS: 

v3 ale S x— ya 4 M0 US 

goiga N Job Olga log LI 1 SI Jl 


Membuat dirinya terlena melakukan shalat dengan khusu dan mempelajari ilmu pengetahuan itu 
dapat menghilangkan kekacauan dalam hati, sebagaimana tersebut di dalam gubahan Syaikhul 
Islam Nasrhr Ibnul Hasan Al-Marghibani : 

Mohonlah inayah, oh Nasr putra Al-Hasan 

Untuk mencapai ilmu yang tersimpan 

Hanya itu, yang bisa membuang duka 

Selain itu, jangan percaya 


al sarah 35 JI saesal ses ba sae ea JAN AN dasi: 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4683 


Liib Baal ba ——5 dala led jbu diliat — ale pu 
lesng US 38 aldg AI W yui doalo d——3 iinol9 Hiu 
ida So pala Unsri Cd aa ayla 3 2 
k09 Ubi sis uc sus waillg dl Jual Jb 53 Mg 


Syaikhul Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dalam menyifati jariyah Ummi 
waladnya, tergubah beberapa bait syi'ir : 

Salamku buat si dia, yang membuatku terpesona karena lembut tubuhnya 

Halus pipinya dan giuran kerdipan matanya 

Si cantik molek, diriku jadi tertahan, hatikupun tertawan 

Hati kebingungan, bila bermaksud tuk menggambarkan 

Aku berkata : tinggalkan daku, maafkan aku 

Karena kusibuk membuka jalan dan menuntut ilmu 

Selama aku mencari utama dan tagwa 

Tak perlu lagi, rayuan si cantik dan harum baunya 


W9iSall lal 251 99 wokodl dl wo sol aleillo “db Jl 2 us JS salad elu lwt lola 
WS slam 23 dc Kol Il9 0)AI Ic HI Jaddl slg Jl yU3 mw y95l9 aldi 2 35 wc 
ulmill Y 90 

Sebab-sebab yang membuat mudah lupa, yaitu makan ketumbar, buah apel masam, melihat salib, 
membaca tulisan pada kuburan, berjalan disela-sela unta terakit, membuang ke tanah kutu yang 


masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala. Singkirilah itu semua, karena membuat orang 
jadi pelupa. 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/890907510932058/ 
www.fb.com/notes/913816591974483 


0256. Enam Perkara Yang Dirahasiakan oleh Allah SWT 


Sahabat Umar ra berpesan : "Allah ta'ala menyembunyikan enam perkara dalam enam perkara 
yang lain, yaitu: 

1. Allah menyembunyikan keridhaan-Nya dalam ketaatan kepada-Nya. 

2. Allah menyembunyikan murka-Nya dalam kemaksiatan seorang hamba-Nya. 

3. Allah menyembunyikan Lailatul @odar dalam bulan Ramadhan. 

4. Allah menyembunyikan para Wali di antara manusia. 

5. Allah menyembunyikan kematian dalam umur. 


6. Allah menyembunyikan 'ash-sholatul wushta' (sholat yang paling utama)dalam sholat 
lima waktu." 


"Allah merahasiakan enam hal tersebut di dalam enam yang lain maksudnya adalah : 


1.Agar manusia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya,sehingga tidak 
sepantasnya bagi siapapun untuk meremehkan ketaatan meskipun sangat kecil,sebab boleh jadi 
justru di situlah ada ridha Allah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2.agar manusia mau menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan takut terjerumus ke dalamnya, 
sehingga tidak sepantasnya bagi siapapun untuk meremehkan kemaksiatan meskipun sangat 
kecil,sebab boleh jadi justru di situlah murka Allah. 


3.agar ada kesungguhan dalam ' menghidupkan 'seluruh hari di bulan Ramadhan,sebab 
sebagaimana di sebutkan dalam Hadist 'pahala ibadah sunnah di bulan Ramadhan sama dengan 
pahala ibadah wajib pada bulan selainnya dan agar bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul 
@adar sebab nilainya lebih baik dari 1000 bulan (83 tahun 4 bulan ). 


4.agar manusia mau menghormati setiap orang dan tidak meremehkannya,sebab kalau seseorang 
meremehkan orang lain,boleh jadi orang yang diremehkannya itu justru wali Allah. 


5.agar manusia selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kematiannya.dan 
6.agar seorang muslim betul - betul memelihara semua sholat wajibnya. 


Di ambil dari buku Nashaihul'lbaad,Muhammad Nawawi al Bantani, Syarh Al-Munabbihaat 'Alal 
Isti'daad Li Yaumil Ma'aad karya Ibnu Hajar Al-Asgalani. |( Tommy Sumardi |. 


0303. Melebur Dosa-dosa Mata 


Ketika salah seorang sahabat RA (dalam riawayat yang tsigah) melihat aurat seorang wanita 
dengan sengaja, maka ia merasa telah berbuat dosa yang sangat besar dan ia pun menyendiri ke 
atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena dia 
merasa tidaklah pantas matanya melihat wajah beliau karena mata itu telah berbuat zina. 


Dan setelah beberapa hari Rasulullah menanyakan orang itu karena beberapa hari Rasulullah 
tidak melihatnya, maka sayyidina Abu Bakr As Shiddig Ra mendatanginya ke gunung dan berkata 
kepada orang itu: "engkau dipanggil oleh Rasulullah", orang itu menjawab: "aku tidak mau 
melihat wajah Rasulullah, mataku tidak lagi pantas memandang beliau karena telah berbuat 
dosa", maka sayyidina Abu Bakr berkata: "ini adalah perintah Rasulullah". 


Maka ia pun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ketika itu Rasulullah 
sedang melakukan shalat maghrib, dan ketika ia mendengar bacaan Rasulullah dari kejauhan, ia 
pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengarkan lantunan suara indah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia diberdirikan oleh sayyidina Abu Bakr As Shiddig dan 
dibimbing untuk terus masuk ke shaf shalat dan setelah selesai shalat. 


Ketika orang-orang mulai berdiri dan keluar dari shaf shalat, ia hanya tertunduk saja, maka 
Rasulullah memanggilnya dan berkata :"kemarilah mendekat kepadaku", ia mendekat hingga 
lututnya bersatu dengan lutut nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam namun ia tetap 
menundukkan kepalanya dan berkata: "wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu 
karena mataku sudah banyak berbuat dosa", maka Rasulullah berkata :"mohonlah ampunan 
kepada Allah", maka ia berkata: "aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, namun mata 
yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu wahai Rasulullah", 
ia masih terus menundukkkan kepalanya maka rsaulullah berkata : "angkatlah kepalamu!!". 


Maka ia pun mengangkat kepalanya perlahan lahan dan beradu pandang dengan Rasulullah, lalu 
ia kembali menundukkan kepalanya dan menangis di pangkuan Rasulullah kemudian wafat 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4685 ) 


dipangkuan beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Maka para sahabat pun kaget dan iri dengan orang 
itu karena walaupun mereka berjihad siang dan malam namun mereka tidak sempat mendapatkan 
kesempatan untuk wafat dipangkuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ketika itu air 
mata Rasulullah mengalir dan jatuh di atas wajah orang itu. 


Sungguh mata kita penuh dengan dosa dan kesalahan, namun Sang Maha Pengampun tidak 
berhenti mengampuni, sebagaimana hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ada 7 
golongan yang mendapatkan naungan Allah dimana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan 
Allah, diantara 7 kelompok itu adalah : 


" Seseorang yang ketika berdzikir (mengingat Allah) maka mengalirlah air matanya" 


Maka orang itu akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Dan saat di surga kelak 
masih ada orang-orang yang belum melihat keindahan dzat Allah subhanahu wata'ala. Mereka 
adalah orang-orang yang ketika di dunia mata mereka banyak berbuat dosa, dan malaikat tidak 
mau membuka tabir yang menghalangi dzat Allah dengan mereka. Maka Allah berkata kepada 
malaikat: "mengapa kalian masih menutupkan tabir untuk mereka, mereka adalah penduduk 
surga yang telah kuampuni dosa-dosa mereka"?. Maka malaikat berkata: "wahai Allah, 
dahulu ketika mereka di dunia mata mereka banyak melakukan dosa, maka mereka tidak 
pantas memandang keindahan dzat-Mu". Maka Allah subhanahu wata'ala berfirman: 
"angkatlah tabir yang menghalangi-Ku dengan mereka, karena dahulu mata mereka pernah 
mengalirkan air mata rindu ingin berjumpa dengan-Ku”. | Habib Mundzir Al Musawwa |. 


0311. ILMU LIPAT BUMI 


PERTANYAAN: 
Subhan Maulana 


Assalaamu'alaikum..... "Ilmu Ngelempit Bumi" Membuat Bumi Tak Berjarak.....Dengan ilmu 
nglempit bumi, seseorang dapat mnempuh jarak ratusan KM hanya dalam beberapa menit ! 
Benarkah adanya demikian ? siapa sajakh mereka ??? Wassalaamu'alaikum..... 


JAWABAN: 
Masaji Antoro 
LIPAT BUMI 
LI Kol Haa La Gl AI Aan pan Anta lea IA GI LSG oya parill lo SIM Jake get! JB, 
CI Oa Ad JUS Ad yag Ui) OT) dil S3) Fendi ya dlag Ja ya ln Deny Of M3 ya SA pas ad PI bu 
Fe lia ad caay KA Sby S3) Sdh All AG Ceau Of ola Tell dls US Je Hd Sp Jp d 
OA aer ily) Boat! ya SE NY GEN) Ja SB Url Al Gabe dpr GK HS ola Op JU 
SES Ah Era Ai SUS gal AB) Riley JI 3) pall ya dekaaki OY Ibas US ag Bale yo 3 mpad! 3 adil 
JS JB Po al SLS OB Wi eab eks An Aa US menteri F Aelan BOLA pala lek jang Ale ST OLI emas 
Ang Baal pg kat yA Olla) dell dh ga yaa ai FEL ye SUS by Fandi Aa Jai #Saa dhani | Boo cl 
dy sladal! Ong And ekor y Read gua Fembl Cebo € mesem pasta SUS Jin Ain Cb pria JS Aj Sel PJ aib HL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4636 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oli ay yan de Fandi Ky lor Renadel oya JS Isa peta JR Keane 


Berkata Syekh Kholill al-Maliky pengarang kitab al-Mukhtashar yeng telah masyhur kitabnya yang 
beliau karang dalam rangka menjelaskan managibnya Abdullah al-Munawwafi dalam kitabnya 
tertulis : 


BAB VI. LIPAT BUMI dan TANPA BERGERAKNYA BUMI 


Seorang laki-laki dating dari Negeri Hijaz dan bertanya pada Syekh Abdullah, disebutkan ia 
melihat beliau wukuf diarafah padahal menurut orang-orang banyak beliau tidak bergeser dari 
tempatnya dan lelaki tersebut berani disumpah atas apa yang ia lihat, kemudian ia mendatangi 
syekh Abdullah dan berkeinginan menanyakan hal tersebut tetapi Syekh Abdullah memberi tanda 
padanya agar ia diam. Kemudian dituturkan oleh lelaki Hijaz beberapa kejadian-kejadian aneh 
semacam diatas tentang Syekh Abdullah. Bila engkau bertanya bagaimana mungkin seseorang 
dapat menjadi dua wujud di dua tempat yang bereda ? 


Jawabnya : Seorang Wali bila telah nyata kewaliannya memungkinkan baginya untuk terwujud 
ruhaniyahnya, ia diberikan kemampuan oleh Allah mewujudkan dirinya dalam jumlah yang banyak, 
dan hal tersebut bukanlah mustahil karena yang berwujud banyak adalah bentuk ruhaniyahnya 
seperti cerita-cerita yang sudah popular dikalangan orang-orang “Arif Billah. 


Seperti diceritakan bahwa Gadhib al-Baan diinkari oleh sebagian ulama-ulama ahli figh kala itu 
atas tidak pernah terlihatnya menjalankan shalat secara berjamaah, kemudian para ulama figh 
tersebut mendatanginya dan dengan mata kepala sendiri mereka melihat @adhib al-Baan shalat 
dengan delapan rakaat dalam bentuk empat wujud Gadhib sekaligus, setelah usai @adhib 
bertanya “Bentuk manakah yang tidak shalat bersama kalian ?” akhirnya ulama figh tersebut 
percaya dan mencium tangan Gadhib al-Baan 


Dan seperti diceritakan bahwa Syekh Abu Abbas al-Mursy pada waktu hari jumah dimintai hadir 
oleh seseorang guna sebuah keperluan, syekh Abu Abbas pun memenuhinya seusai shalat 
jumah, kemudian Syekh juga dimintai oleh empat orang dalam rangka kepentingan mereka 
masing-masing, semuanya dipenuh oleh Syeikh, padahal ditempat lain Syekh Abu Abbas tengah 
menjalani jamaah shalat jumah dan setelah selesai shalat beliau duduk diantara para ulama figh 
dan tidak seorangpun meninggalkan masjid kala itu, tiba-tiba lima orang yang beliau kunjungi 
datang ke masjid dalam rangka mengucapkan terima kasih atas kunjungan Syekh Abu Abbas dit 
empat mereka masing-masing..... 


Cerita-cerita lain tentang keunikan lempit bumi/lipat bumi para kekasih Allah diceritakan dalam : 
Al-Haawy Ii al-Fataawaa as-Suyuuthy 1/322. Atau cerita unig lempit bumi dari Syekh Ali al- 
Khawwash pengarang syair “TOMBO ATI versy original yang merupakan guru dari al-'Arif Billaah 
Abdul Wahhab as-Sya'roni. 


http://www.wata.cc/forums/showthread.php?56426-/6D8 MA3 DIY KDI Y8A- YoDB KAT D9 
B4 0D 8 AE YoDE B7 HD 9 YO BE ADE NAI-YDIV88-YoDB OB 7 Yo I NBA DEA 7 KDI NBA YoD8 Yo 


A3 DB B1 0D 8 BE -Y6DIIOBA DI A87 0989 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0387. HIKMAH DIBALIK UJIAN HIDUP 


PERTANYAAN : 
Erizal Adjie Pratama 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4687 ) 


Assalamu'alaikum. — Bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi cobaan Allah ?. 
Wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 
Hakam Ahmed ElChudrie 


Wa'alaikum salam.. Kita selalu ingat bahwa diblik cobaan ada hikmah yang tersembunyi.. Orang 
bisa dikatakan ikhlas setelah dia mendapatkan cobaan dan bersabar.. 


Mbah Jenggot II 


Wa'alaikum salam.pelajari keutamaan sabar. Berikut ini sebagian Hadist yang menjelaskan 
keutamaan sabar : 


1. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah "Azza wajalla 
bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat 
kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. (HR. Tirmidzi) 


2. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat baginya 
kebaikan dan menghapus darinya dosa. (HR. Bukhari) 


3. Sa'ad bin Abi Waggash berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah, 
siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?”Nabi Saw menjawab, “Para nabi 
kemudian yang meniru mereka dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar 
agamanya. Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya 
kokoh dia diuji sesuai itu (berat). Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi 
bersih dari dosa-dosa. (HR. Bukhari) 


4. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan suatu musibah) 
. (HR. Bukhari) 


5. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Ketika dia tidak dapat mencapainya dengan 
amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. (HR. 
Ath-Thabrani) 


6. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya 
(kerendahan dirinya). (HR. Al-Baihadi) 

1. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar maka 
Aku ganti kedua matanya dengan surga. (HR. Ahmad) 


8. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kelelahan (kepayahan), diserang penyakit atau 
kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali dengan itu Allah 
menghapus dosa-dosanya. (HR. Bukhari) 


9. Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak, Allah akan menentukan 
baginya orang yang mengganggunya. (HR. Al Bazzaar) 


10. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Para sahabat bertanya, “Bagaimana 
menghina dirinya itu, ya Rasulullah?” Nabi Saw menjawab, “Melibatkan diri dalam ujian dan 
cobaan yang dia tak tahan menderitanya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 


11. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek 
bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. (HR. Bukhari) 


Dari “Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, Bukan dari golongan 
kamiorang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan meratap dengan ratapan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4688 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jahiliyyah',” (HR Bukhari (1294| dan Muslim (1031). 
Penjelasan : Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. 


12. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji 
kemurnian emas dengan api (pembakaran). Ada yang ke luar emas murni. Itulah yang dilindungi 
Allah dari keragu-raguan. Ada juga yang kurang dari itu (mutunya) dan itulah yang selalu ragu. 
Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu yang memang ditimpa fitnah (musibah). (HR. Ath- 
Thabrani) 


13. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seorang dari 
kamu (senang) menerima pemberian. (HR. Abu Ya'la) 


14. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah 
kepadanya. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya 
dan meluaskan pemberianNya. Kalau dia tidak ridho dengan pemberianNya maka Allah tidak akan 
memberinya berkah. (HR. Ahmad) 


15. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan tidak 
dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. (HR. Ath- 
Thabrani) 


16. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain 
dan kamu ditolak (pemberiannya). (HR. Ad-Dailami) 


17. Barangsiapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi 
lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang 
memperoleh hidayah. (HR. Al-Baihagi) 


0408. WASHIYAT IMAM ABU HASAN ASYSYADILIILIY RA 

Bab jjYI RK yla2 5 elmdl Sg de iya 
SY 3 

0 anji oat Wa Oni SP amal) DU), 

0 taat dgan di Kemala MUI, 

Oa ad Kal SS aj ad dala, SU, 

On IS Ul Ing Ab usah Tel, IU. 

0 Oa YP Aamda IA Ola OP Ipul SU), 

OA IN tea GI AYI oo Sp Ja Uh, 

Omah Alya Lay Upatunny mlasay Ie Gil Ll, 

Os Ag bj ca Ie gan, ega Jl Kalo 03 (ya ALI Lah, 

0 dasi Ji Jail IN Juna Sy Lah 

Sl 

Ona padi TER ed 


e olsYI Inainng Olu— Yk : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4689 


0 aj OM aah, 

0 Salad UU Gagal, 

Oil oU darah, 

0 moldi is Ga. 

0 IE AYU, 

0 Slo Sula. 

0 gamidl OS MA ja. 
sll 2 

0 wa Aa de ali MEI Alan AS, 
0 ai iba Se ai 
0. HE Ll rd FLY, VI Ha LT. 
. HI ari ya adl ai, 
0 2g pedal Salma alis, 
sWI 2 

0 Iwa eh 

0 IWaL jl OLYI3A. 

0 owl bejad. 

00 AelisaYI Jaa, 

0 mp Mah, 

0 ni ea, 

00 li malah. 

0 Allan. 

00 Aly Hall LH 3, 

0 mill ed Shnlmli 3,4, 
Ha 

Oa yan Keong Jai Juta, 
00 Ola Ylad org Old YL dy. 
0 ea Upabn aula. 

0 inii laga Ola ai, 
AeaKe 


0 lidi jay adadly celidii Jia ye GEA YI HASAN ia, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4690 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 elit SA la Hilal 3 ea Jia a—. 

e LSI gais OT ON SIL Loan Jis 55 JS del. 
0 Gal AS Wah dya JS doel. 

se 3 

0 Solo tpg pe. 

S0 YI Aoa la ani ya. 

@ BUS sya din pay (Ilaly oa Tila ye. 

0 IE all j3 Argon ya 2. 

SA sana II (Jia GI ng aa. 

00 ag 3 La ole YI yet. 

Oa Tele Yola Hley ca oa PA or ul ae. 
dll 

059 ESA BS og dd alel, Iyas ja. 

0 jl Sya yP dani HD) Kya Jeail Algh AP Abg CatAN lesi 2 ya ya MP PUSYI go. 
0 emak La la, 

0 Jidl 2 gadi ala. 

JII SD - 

0 Uas dy Old Gs. 

s Sell 3 del J3. 

II 2 

0 dal OLYI eh. 

0 BI YO. 

ON oh. 

SI 2 

0 IlaYI Zola up). 

0 Dari Lead Tb (Elma LialI 3 Haa. 

O kimal Jini dani sal le, 

Oo Aga Aaj oa dad ublad aa. 

OA pe 3 ea yamg Ami Sole OKI RU). 
0 Angle Go Segel aah. 


0 ia led tab) Ab de da Led el Aaj. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4691 | 


#Udi 

0 A53 ye lily aa Ld usb. 

0 adas da Aamdi UAP Ul Gg. 

0 Sego ea Ella uh uab 

0 olir DAS olga JAS jl Usb. 
SW 

0 alaf de dali Gel dlasy calis Ola sil yh. 
0 Jati era ae JI ob. 

0 UI as pH. 

0 son el Ab) ma CI ih. 

OA elas Ope Ml Gs db. 

Olah ab Ang or Sy AI lb. 

0 Lelah a33 Lenny USA ab. 

0 ab ee Jb cale, SI Jb. 

0 Aa Ie SA MI dub. 
SI 3 

0 Sik JS. 

0 Saus. 

0 Oya Jile JS. 

0 mlub JS. 

0 ap JS. 

0 m3 os JS. 

Oo map PUS. 

0 men JS. 

0 cow des. 

0 GE ega YP 10 Gglaa ela JS. 

OSN BLBI Jekerea JS. 

Ob Ye ln se JS. 

Pa Dee ob Kana neto 
0 ema Tua. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4692 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 ade jan pg RA UAS. 

OA Ola YU Tian S. 

0 NU Ale aing elamil dina Uya PS. 

kal dak 

0 Su. 

0 Yo aa as. 

0 Tadi mh AS. 

e Bob LS Gas 

0 UR IPNU AS. 

0 dadi Kaget oya Ale RL all Hy ya man Ul Ba slh AS. 
0 Alat Glee le Ka Ot Heo eU 

0S Sih Ulale DASI Je leg S. 

0 Jadi sd oa GL AS. 

0 Anlan Gelgel ja BS. 

0 abdi oa JS. 

& 0 i Laga cab Lal 3S. 

0 syal oli Ulin ip Lil Se gl US. 

Oam IS pedal yag cara STS pat yag cara IS) yo ae CI en GS. 
0 US ama) codas el gadi ll AS, Sad L JS. 
Oi inn LS DP LS. 

WI 3 

0 adi Iga, 

0 anda Gee) Chat Jin (Jia GiedI Oles ON. 
0 Wani Kala ya Abad La Gali Galan cya Ulpd 

Op de geb PP AA Mp Ul. 

Oei! Glee oya Gledl Una 

0 Gek HS dl 

0 Sal SY am 

0 lis 2 ygddl aa ya 

0 Elia Jal jas jl. 

Os OLI hari Yg oyas seed ee LlgL Ul us jl. 


@ Jo sela ada 39 oa SAI old. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4693 ) 


00 JULI Old ea Gatel JM Ol, 

JS 

Oo jikasi J3 Jera. 

0 ih yS Ld ya. 

Om YSS NI LL. 

OA AAA gan daya Tadi Lag CIA aa gl yani La, 

Sanga gym BAL PS ya, 

Oo jereelu o pait Lu ya. 

OI no ia Tabel. 

ORI mo ANI Irta. 

Odia Ale Cina Aib Bp be Gel ya. 

e HAN anal kal SIN op dya 

0 Ulin p Lesu VI dia di0 maju Lipad Unang ya. 

ol S- 

Oae Il AI Uas LA Y) iis Of aya ASI pa ga Kid) cal AI Oleh UI Lado Kita ol ya STA pai. 
e JH am ga ai. 

e Alai Gagal ai. 

0 Vga inlb de Jaly colya Ml ya dea ai. 

Al SO 

OA Y blade Jali cynony (ld ion ya Amal LO. 
0 Sisi IK Eko popo. 

0 Ulas oya Jadi Yy Oley uya do. 

pul OS - 

0 Jasad SA ll Ia. 

() II SAM pa Seal ya Jo. 

OI aon US la. 

0 dil Cegi doly Kabah LSI alay Call pH solo. 
ol 

0 3 Ala Anal Lali Usb 3 xU Ole. 

05 lali AJI Ul RSU Elle. 


0 din Jail ono Ui KKU Llle. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4694 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OA Lal, Rablall, SU, ca, AlolykU ole. 
0 ing MO adil SB jd ls. 

0 eni OA ad 3 ds. 

OA po OA, DIA om Aa 
0 omb Hati KS dembi las ih Cums 

Op Da KS daki HER jk Cume. 
ol 2 

0 mel Om ola al ne 

0 damii ya Ol YI dan Ol SY HL, 
0d Os, SYLAI OLyI ak, 

0 adi Jildl ls, 

0 Jk jali ls, 

0 ing op SI yas. 

0 EU ale Je Ill Ng ab. 

0 Sygdi giaa Li Abojll pa pb 

0 adl ace Jas Jalada, 

Akan 

0 jkasl Lia In li G3. 

Oo ea Yo SK 3. 

0 isi Sa. 

0 BN SEA om 

0 Ups Lerelb Ig laun, aril SE 3. 
Oam ll Jslag cain ye pl Jela, 

0 tamdii lga Lag cal ya Elle Ga JL. 

0 ola PES olga JUS na ja, 
Saja oa SS aa Ap tata II Yg IAI II 
0 telaf pd ya Ugal oa Oyal Indi 3. 
0 Gb gen Hill Cab ya paul ea J3, 
SI 2 

0 ee udi 


0 bal aa eeei Vla. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4695 | 


0 BY mui: 

OA INA na IV AS. 

OA aa ya pa tor O pas Al Ala, 
Oa dala el Upi ya datang Ie 

GUY ee Lele Wlijlaly Cai Hal ja Uni le Vi us. 
0 Alya yul eideh AI IU. 

SAS OI AA Y, SI 3 Lim Ius, 
0 raley PSI AI ya bd Jae Iya 

Urai 2 

0 abi Jia olah aw. 

Oa lia oa. 

@0 ARA Ad oa. 

0 YO BA Kama 

Omi Head Kw 

adl 3 

0 AN Ane Madlly ploejl Ae Jae bla pb. 
00 SN GEN 

0 IKI said il 

0 Oil ade, Janti adit La dll 3. 

Oo yap Yg OP Pa NA. 

0 Ari ye Aorle SE oa Will ja. 

0 AYI aa Ole S, 

Oil Jend Id. 

NY 

0 JII GA oma Jill Bh AI Bg HI aa 
OI Ulil oya Namit AI Abs ya pKeyas IBal 

IN 

0 ola Ip Oo aga 

Oa Ily NA Hb engan 

OP Aya de Na. 


0 Il YL Sya Nala. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4696 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hi 3 

0 Udea  i ya el. 

00 eni! Igadi Yg SM oa EN. 

Ul 

0 las Jeng alot jalb deg calin pan ejM Jis de Jain. 
0 Sbb mag. 

0 Ol jali pang. 

0 Ji Ada SAI pg. 

00 JI HS ada GH sa. 


8 #1 el 
Oo ideal. 


@ KAN Ae MI gg oa HE JUS de Jd Au. 


Aplakakalalak 


Ab MI PAI AAL de AI JI Co Jablay Ola Len dasi AAS Uak dle AI elang CAS yang ML AAL | pam! Jas 
1093 di FLA ily) teralad! erdry Leo ly May Al, 


Jlakakalalak 


0414. TA'DZIM : DIANTARA IBADAH DAN ETIKA 


Banyak orang yang salah dalam memahami hakikat ta'dzim / penghormatan dan hakikat ibadah. 
Sehingga mereka mencampur diantara keduanya dan mengatakan bahwa segala bentuk ta'dzim 
adalah suatu ibadah atau pengabdian kepada orang yang dihormati. Maka, berdiri, mencium 
tangan, menghormati Nabi saw dengan menggunakan kata “Ya Sayyidina” dan “Ya Nabiyallah”, 
kesemuanya menurut mereka adalah suatu hal yang mendatangkan pada bentuk penyembahan 
pada selain Allah ta'ala. Sebenarnya, itu adalah suatu pemahaman yang sangat bodoh dan 
melebih-lebihkan yang tidak diridhoi Allah dan RasulNya serta suatu bentuk pemberatan yang 
sangat tidak disukai oleh syariat Islam. 


Ketahuilah, Adam, manusia pertama dan hamba Allah pertama yang sholih dari jenis manusia. 
Allah telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk pemuliaan 
dan penghormatan terhadap ilmu yang ada padanya dan sebagai pemberitahu kepada para 
malaikat akan terpilihnya Adam diantara para makhlukNya. Allah ta'ala berfirman, (“Dan ketika 
Aku berkata kepada para malaikat, Bersujudlah kalian kepada Adam.” Maka mereka bersujud 
kecuali iblis. Iblis berkata, “Apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang dicipta dari tanah”). 
Dalam ayat yang lain dijelaskan, (“Aku (: iblis) lebih baik dari dia (: Adam). Engkau ciptakan aku 
dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah.”). dalam ayat yang lain, (“Kemudian kesemua 
malaikat bersujud kecuali iblis. Dia tidak mau bila termasuk diantara orang-orang yang bersujud”). 


Para malaikat menghormati / memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah, sedangkan iblis 
sombong dan tidak mau bersujud kepada makhluk yang dicipta dari tanah. Iblis adalah makhluk 
pertama yang melakukan giyas dalam urusan agama dengan pendapatnya sendiri dan berkata, 
“Aku lebih baik darinya.” Alasan yang dia pakai adalah iblis dicipta dari api sedangkan adam 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4697 ) 


dicipta dari tanah, sehingga dia tidak mau memuliakannya dan tidak mau bersujud kepadanya. 


Iblis adalah makhluk pertama yang sombong dan tidak mau memuliakan makhluk yang dimuliakan 
Allah, sehingga iblis tertolak dari rahmat Allah karena kesombongannya terhadap seorang hamba 
yang sholih. Itu adalah sebuah bentuk kesombongan terhadap Allah, karena bersujud sebenarnya 
adalah kepada Allah karena Dia telah memerintahkannya. Allah telah menjadikan sujud kepada 
Adam sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Adam dan Adam termasuk golongan 
yang meng-esakan Allah. 


Diantara dalil yang menjelaskan tentang penghormatan kepada orang-orang sholih, antara lain, 
Allah berfirman dalam haknya Yusuf, (“Dan dia mendudukkan ayahnya diatas singgasana dan 
mereka bersujud kepadanya (: Yusuf)”, adalah sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan 
terhadap Yusuf dari saudara-saudaranya. Dimungkin bersujud diperbolehkan dalam syariat 
mereka, atau seperti sujudnya para malaikat kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan, 
penghormatan dan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah sebagai bentuk tafsiran dari mimpi 
Yusuf, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. 


Adapun nabi Muhammad saw, maka Allah berfirman, (“Sesungguhnya Aku telah mengutusmu 
sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan yang menakut-nakuti, supaya mereka beriman 
kepada Allah dan RasulNya dan mereka memuliakannya”). Allah berfirman, (“Hai orang-orang 
yang beriman! Janganlah kalian mendahului dihadapan Allah dan RasulNya”). Allah berfirman, 
(“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian meninggikan suara kalian diatas suara Nabi”). 
Allah juga berfirman, (“Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada rasul diantara kalian seperti 
panggilan sebagian kalian kepada yang lainnya”). Allah telah melarang mendahului beliau dalam 
perkataan dan adab yang buruk adalah mendahului beliau dalam ucapan. Sahl ibn Abdillah 
berkata, “Janganlah kalian berkata sebelum beliau bersabda dan ketika beliau bersabda, maka 
dengarkanlah dan perhatikanlah.” 


Para sahabat melarang dari mendahulukan dan tergesa-gesa mendatangi suatu urusan sebelum 
beliau mendatanginya dan tidaklah mereka memfatwakan suatu hal dari berperang atau urusan 
agama lainnya melainkan dengan perintah beliau dan mereka tidak berani mendahului beliau. 
Kemudian Allah menasehati dan menakut-nakuti mereka dengan berfirman, (“Bertagwalah kalian 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha tahu”). Salma berkata, 
“Bertagwalah kalian kepada Allah dalam menyia-nyiakan hak hakNya dan menelantarkan 
kemulianNya. Sesungguhnya Dia maha mendengar perkataan kalian dan maha mengetahui 
perbuatan kalian.” 


Kemudian Allah melarang umat dari menaikkan suara diatas suara beliau, seperti sebagian dari 
mereka yang mengeraskan suaranya kepada yang lain. Abu Muhammad Makki berkata, “Artinya, 
janganlah kalian mendahului beliau dalam perkataan, mengeraskan suara ketika berbincang dan 
memanggil nama beliau seperti diantara kalian memanggil yang lainnya. Akan tetepi, muliakanlah 
beliau, agungkanlah dan panggillah beliau dengan panggilan yang mulia, seperti Ya Rasulallah 
atau Ya Nabiyallah' seperti yang telah difirmankan Allah, (“Janganlah kalian menjadikan panggilan 
kepada Rasul diantara kalian seperti panggilan diantara kalian kepada yang lainnya.”) 


Kemudian Allah menakut-nakuti mereka dengan terhapusnya amal mereka jika mereka melakukan 
itu semua. Ayat tersebut turun dalam jama'ah yang mendatangi Nabi saw lalu mereka menyeru 
beliau, “Ya Muhammad! Keluarlah dan temui kami.” Kemudian Allah menghina mereka dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4693 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


'bodoh' dan mensifati mereka dengan “kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak 
berakal." 


Amr ibn al “Ash berkata, “Tidak seorangpun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah dan 
tidaklah ada yang lebih mulia dibandingkan beliau. Tidaklah aku mampu memenuhi mataku ini dari 
beliau karena memuliakan beliau. Seandainya aku diminta untuk mensifati beliau, maka sudah 
tentu aku tidak akan mampu karena aku tidak pernah memenuhi mataku ini dengan melihat 
beliau.” (HR. Muslim dalam al-Shahih kitab iman bab islam menghancurkan agama sebelumnya) 


At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Anas, Sesungguhmya Rasulullah saw suatu hari keluar 
menemui para sahabat muhajirin dan anshar dan pada saat itu mereka sedang duduk. Diantara 
mereka ada Abu Bakar dan Umar. Tidak seorangpun dari mereka yang mengangkat 
pandangannya kepada beliau melainkan Abu Bakar dan Umar, karena keduanya melihat beliau 
dan beliaupun melihat mereka berdua. Keduanya tersenyum kepada beliau dan beliaupun 
tersenyum kepada keduanya.” 


Usamah ibn Syarik berkata, “Aku mendatangi Nabi saw dan para sahabat berada disekeliling 
beliau yang seakan-akan diatas kepala mereka terdapat burung. Mengenai sifat beliau, ketika 
beliau bersabda maka orang-orang yang duduk disitu akan menundukkan kepalanya yang seakan- 
akan ada burung diatas kepala mereka. Diantara penghormatan yang dilakukan para sahabat 
kepada beliau adalah tidaklah beliau berwudhu melainkan mereka akan memperebutkan air sisa 
wudhu beliau dan hampir-hampir saja mereka berkelahi untuk mendapatkannya. Tidaklah beliau 
meludah melainkanludah itu akan jatuh ditangan mereka lalu mereka menggosok-gosokkannya 
dimuka dan tubuh mereka. Tidaklah sehelai rambut beliau jatuh melainkan mereka akan berebut 
untuk mendapatkannya. Ketika beliau berkata-kata, maka mereka akan memelankan suara 
mereka ketika berada disamping beliau. Dan tidak pernah mereka menajamkan pandangannya 
kepada beliau.”. 


Ketika Usamah kembali ke Guraisy, dia berkata, “Wahai kaum Guraisy! Sesungguhnya aku telah 
mengunjungi Kisra di istananya, @aishar di istananya dan Najasyi di istananya. Demi Allah, belum 
pernah aku melihat seorang rajanya kaum seperti Muhammad dimata para sahabatnya.”. Al 
Thabrani dan ibn Hibban dalam kitab shohinya telah meriwayatkan dari Usamah ibn Syarik, dia 
berkata, “Kami duduk disisi Nabi saw yang seakan-akan ada burung diatas kepala kami. Tidak ada 
orang diantara kami yang berkata kemudian orang-orang mendatangi beliau dan bertanya, 
Diantara para hamba Allah, siapakah yang paling disukai Allah? beliau menjawab, Yang paling 
baik akhlaknya.” Seperti yang telah dijelaskan dalam al Targhib (juz 4 halaman 187). 


Abu Ya'la dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan dari al Barra' ibn “Azib, dia berkata, “Suau 
hari aku sangat ingin bertanya kepada Rasulullah tentang suatu perkara, namun aku 
mengakhirkannya selama dua tahun karena kewibawaan yang beliau meliki.” 


Al Baihagi telah meriwayatkan dari al Zuhri, dia berkata, “Seorang sahabat anshor telah bercerita 
kepadaku, sesungguhnya Rasulullah saw ketika berwudhu atau berludah, maka para sahabat 
akan memperebutkan ludah beliau kemudian mereka mengusapkannya ke muka dan kulit mereka. 
Rasulullah saw bertanya, “Kenapa kalian melakukan itu?” mereka menjawab, “Kami mencari 
berkahmu.” Kemudia rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa ingin dicintai Allah dan RasulNya, 
maka benarkanlah hatids, penuhilah amanah dan jagan sakiti tetangga kalian.” Seperti yang 
dijelaskan dalam al Kanz (juz 8 halaman 228) 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4699 | 


Kesimpulannya, terdapat dua perkara besar yang harus dikaji. Pertama, kewajiban memuliakan 
Nabi saw dan meninggikan derajat beliau melebihi makhluk yang lain. Kedua, mengesakan sifat 
ketuhanan berkeyakinan bahwa Allah adalah esa dalam dzat, sifat dan perbuatanNya. 
Barangsiapa memiliki keyakinan bahwa ada yang menyekutui Allah dalam dzat, sifat atau 
perbuatan, maka dia telah melakukan perbuatan syirik seperti orang-orang musyrik yang telah 
meyakini sifat Tuhan bagi berhala dan mereka menyembahnya. Dan barangsiapa yang 
merendahkan martabat Rasulullah maka dia telah melakukan kemaksiatan atau melakukan 
kekufuran. 


Adapun orang yang berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau dengan bentuk apapun dan tidak 
mensifati beliau dengan sifat-sifat Tuhan, maka dia telah benar dan telah menjaga dari sisi 
ketuhanan dan kerasulan. Itu adalah perkataan yang sangat pas, tidak lebih dan tidak kurang. 
Ketika ditemukan dalam perkataan orang mukmin tentang penyandaran suatu hal kepada selain 
Allah, maka diwajibkan untuk membawanya pada majaz 'agli dan tidak ada jalan untuk 
mengkafirkannya, karena majaz 'agli juga digunakan dalam al @uran dan sunnah. 


0440. MAKALAH : Problematika dan Human Error 


Al-guran telah menjelaskan kelebihan dan kesempurnaan manusia, bahkan kekurangan manusia 
yang lebih hina dari hewan. Manusia memiliki beberapa potensi besar untuk mengembangkan 
dirinya sendiri menjadi khalifah di muka bumi ini, tetapi pertanyaan mendasar yaitu apa manusia 
itu ? Dan apa problematika jiwanya ? 


Mahmud Abbas Al-Uggad dalam Almajmi'ah al-kamilahnya jilid 5 him. 80 menyebutkan bahwa 
manusia adalah hewan yang berbicara, hewan madani dengan tabiatnya, roh tinggi yang jatuh ke 
bumi dari langit, hewan yang luhur. Definisi tersebut menurutnya diantara definisi-definis yang 
masyhur dan universal karena universal dari segi keistimewaan akalnya, universal dari segi 
hubungannya dengan sosial, melihat definisi manusia dengan sifat ini kepada kisah kesalahan 
yang terjadi pada Adam ketika memakan dari sebagian pohon pengetahuan sebab disesatkan 
oleh syaitan, melihat kepada runtutan manusia di antara macam-macam hidup menurut madzhab 
perkembangan (madzhab al-tathawwur). Tetapi dalam coretan ini tidak akan di paparkan pendapat 
para pemikir tentang manusia melalui buku-bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa arab 
seperti buku 


Ola YI 38 (pal dil LOL YI an (Selop Vi) as! mi (S2) (AI Ola YI aan (pls) 
dan lain- lain. 


Unsur yang terkandung dalam manusia ada dua, membangun dan merusak, kedua unsur ini pasti 
terjadi dalam diri manusia disadari ataupun tidak. Manusia berakal sehat tidak akan membuat 
dirinya rusak bahkan binasa dari muka bumi ini, oleh karena itu, problematika jiwa manusia yang 
mendasar berasal dari diri sendiri, baik dalam merespon sebuah kehidupan pribadi maupun 
hubungan kehidupan pribadi dengan orang lain. Karena sepintar apapun seseorang, maka tidak 
akan terlepas dari problematika hidup, sehingga dalam dirinya mempunyai beberapa pengalaman 
berharga yang bisa dijadikan acuan atau nilai tersendiri untuk menghadapi kehidupan berikutnya. 
Penulis yakin setiap orang mempunyai jawaban masing-masing dari pertanyaan kedua, oleh 
karena itu, perlu dikemukakan secara global jawabannya melalui coretan ini yang membuat 
pembaca mengerutkan kening untuk memahami makna dari problematika yang dituangkan secara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(47oo ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


global, diantara problematika jiwa manusia yaitu ketakutannya menghadapi kematian dan terpisah 
dari dunia serta orang-orang tercinta, merasa sia-sia dan tidak ada dari manifestasi hidup, merasa 
terisolasi di muka bumi, kelemahan manusia untuk menghadapi suka dan duka, takut lapar dan 
hilangnya rizki, was-was yang mengguncang jiwa manusia, iri dan dengki yang mengakibatkan 
permusuhan dan perpecahan, gelisah jiwa dan pengaruh-pengaruhnya yang merusak, egoisme, 
sombong dan mengikuti kedzaliman dan tindak kesewenang-wenangan, sifat ingkar dan 
perpecahan manusia, putus asa dan patah semangat, hilangnya kejujuran dan keikhlasan, 
terburu-buru dan tidak sabar. 


Setiap manusia mempunyai mindset sendiri dalam menghadapi problematika melalui sifat, konsep 
dan tataran aplikatif masing-masing, senantiasa bergumul dan berinteraksi demi terciptanya 
masyarakat yang berpotensi dan melangkah lebih maju dalam strata kehidupannya. Disinilah 
manusia tertantang untuk memahami hidup sebaik-baiknya. Good luck !!!. ( Johaeri Irhas 
Nyongker |. 


(Tidak ada istilah gagal, yang ada adalah belajar. Kalau kita tidak mendapat pelajaran dari 
kegagalan itulah kegagalan yang sesungguhnya) 


0472. Tashawuf Jawa : Sedulur Papat Limo Pancer ?? 
PERTANYAAN : 


Dalam adat jawa dan madura ada istilah "tarenan se empak" bahkan dibuat acara 
selamatan..bagaimanakah soal itu ? 


JAWABAN : 
Edy Humaidi 


Dalam istilah jawa ada istilah Sedulur papat limo Pancer, rupane - Marmati, Kakang kawah, adi 
ari ari lan Rah...limone Pancer - puser/pusar. Apa semacam syukuran kelahiran ? Menurut ilmu 
kejawen (jawa) sebelum manusia lahir ketika masih janin bayi di temani 4 saudara dan mengikut 
ilmu kejawen juga gorin adalah salah satu saudara kita, apa kah benar kenyataan nya, mari 
sama2 kita selidik sejarah dari ilmu kejawen ini, namun jika terdapat kesilapan mohon di maafkan, 
maklum bukan ahlinya he..he... 


Dalam adat dan ajaran jawa dikenal istilah "SEDULUR PAPAT KELIMA PANCER'. PANCER 
adalah diri kita.. setiap manusia mempunyai empat saudara ketika masih berupa janin. mereka 
menjaga pertumbuhan manusia didalam kandungan Ibu. Anak pertama yaitu KETUBAN atau 
KAWAH, ketika Ibu melahirkan yang pertama keluar adalah ketuban karena itu dianggap sebagai 
Saudara Tua. Setelah itu saudara kandung yang lebih muda yaitu ARI-ARI, Tembuni atau 
pembungkus janin dalam rahim. ARI-ARI memayungi tindakan sang janin dalam perut Ibu yang 
mengantarkan sampai ke tujuan yaitu ikut keluar bersama sang bayi. 


Berikutnya DARAH inipun saudara sang janin, tanpa adanya darah janin bukan saja tak bisa 


tumbuh tapi juga akan mengalami keguguran. Saudara berikutnya yaitu PUSAR ia sebagai sarana 
yang menghantarkan zat makanan dari sang ibu kepada janin. Umumnya orang menganggap 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 47o1 ) 


bahwa KETUBAN, ARI-ARI, DARAH dan TALI PUSAR adalah wahana atau alat yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhan janin dalam perut. Begitu bayi dilahirkan semua itu akan dianggap tidak 
berfungsi lagi dan tak ada sangkut pautnya dalam kehidupan... dan yang demikian ini merupakan 
pandangan Materialistik padahal begitu besar maknanya dan pengertiannya bila dilihat dari sudut 
Metafisik. Saudara kita itulah yang menjaga kita dalam kehidupan ini yang kembali ke anasir bumi, 
air , udara dan api hanyalah ke empat jasadnya, namun dari segi spiritualnya masih menyertai 
kehidupan kita. 


Coba kita bandingkan dengan kenyataan Rosululloh SAW bahwa tatkala kita lahir ada teman kita 
yang diistilahkan beliau sebagai @orin Dan tatkala ditanya oleh para sahabat Rosul "Fa anta ya 
Rosululloh..? (apakah engkau juga lahir diikuti @orin wahai - Rosululloh..?" maka dijawab: "Naam 
fa aslama bihi" ( benar, tapi telah ku aslama kan/ ku islamkan dia) dan tidak menyeruku melainkan 
kepada kebaikan semata.. 


Menurut ilmu kejawean lagi, gorin jika tidak di aslama kan maka dia akan membawa sifat maksiat 
karena jika suatu saat nanti seorang insan mau bertobat maka si gorin tadi sudah keenakan 
dialam maksiat dan akan menggoda kita untuk balik lagi berbuat maksiat. Sementara gorin yang 
sudah di-aslamakan maka jika kita tenggelam atau terjerumus di jurang maksiat datanglah si gorin 
itu dengan sekuat kemampuannya untuk ikut mengangkat dan menyadarkan kita kembali ke jalan 
Alloh.. gorin yang telah aslama tak rela pancernya (diri kita) kemaksiatan. Itulah sebab lagi Rosul 
kemudian menyatakan : "... tapi telah Ku aslama kan dia (gorin) dan dia(gorin) tidak "menyeruku" 
melainkan hanyalah yang baik2 saja.." 


Ayat Al Guran tentang @orin : "Wa goola goriinuhuu haazaa maa ladayya 'atiid” (AS @OOF 
(50J:23). Artinya:'Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada 
sisiku.” 


“@oola goriinuhuu Robbanaa maa ath-ghoituhuu wa laakin kaana fii dholaalim ba'id” (A.S. AOOF 
(50J: 27). Artinya:Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya 
tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". 


Mengambil dari Kitab Kidungan Purwajati tulisannya dimulai dari lagu Dhandanggula yang 
bunyinya sebagai berikut : 


Ana kidung ing kadang Marmati Amung tuwuh ing kuwasanira Nganakaken saciptane Kakang 
Kawah puniku Kang rumeksa ing awak mami Anekakake sedya Ing kuwasanipun Adhi Ari-Ari 
ingkang Memayungi laku kuwasanireki Angenakken pangarah Ponang Getih ing rahina wengi 
Ngrerewangi ulah kang kuwasa Andadekaken karsane Puser kuwasanipun Nguyu-uyu sabawa 
mami Nuruti ing panedha Kuwasanireku Jangkep kadang ingsun papat Kalimane wus dadi pancer 
sawiji Tunggal sawujud ingwang. 


Pada lagu diatas, disebutkan bahwa “Saudara Empat" itu adalah Marmati, Kawah, Ari — ari 
(plasenta/ tembuni) dan Darah yang umumnya disebut Rahsa. Semua itu berpusat di Pusar yaitu 
berpusat di Bayi. 


Jelasnya mereka berpusat di setiap manusia. Mengapa disebut Marmati, kakang Kawah, Adhi Ari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4702 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


— Ari, dan Rahsa? Marmati itu artinya Samar Mati (Takut Mati)! Umumnya bila seorang ibu 
mengandung sehari — hari pikirannya khawatir karena Samar Mati. Rasa khawatir tersebut hadir 
terlebih dahulu sebelum keluarnya Kawah (air ketuban), Ari — ari, dan Rahsa. Oleh karena itu 
Rasa Samar Mati itu lalu dianggap Sadulur Tuwa (Saudara Tua). Perempuan yang hamil saat 
melahirkan, yang keluar terlebih dahulu adalah Air Kawah (Air Ketuban) sebelum lahir bayinya, 
dengan demikian Kawah lantas dianggap Sadulur Tuwa yang biasa disebut Kakang (kakak) 
Kawah. Bila kawah sudah lancar keluar, kemudian disusul dengan ahirnya si bayi, setelah itu 
barulah keluar Ari — ari (placenta/ tembuni). 


Karena Ari — ari keluar setelah bayi lahir, ia disebut sebagai Sedulur Enom (Saudara Muda) dan 
disebut Adhi (adik) Ari-Ari. Setiap ada wanita yang melahirkan, tentu saja juga mengeluarkan Rah 
(Getih-darah) yang cukup banyak. Keluarnya Rah (Rahsa) ini juga pada waktu akhir, maka dari itu 
Rahsa itu juga dianggap Sedulur Enom. Puser (Tali pusat) itu umumnya gugur (Pupak) ketika bayi 
sudah berumur tujuh hari. Tali pusat yang copot dari pusar juga dianggap saudara si bayi. Pusar 
ini dianggap pusatnya Saudara Empat. Dari situlah muncul semboyan “Saudara Empat Lima 
Pusat 


Keempat nafsu yang digambarkan oleh ke empat hewan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 


Amarah : Bila manusia hanya mengutamakan nafsu amarah saja, tentu akan selalu merasa ingin 
menang sendiri dan selalu ribut/ bertengkar dan akhirnya akan kehilangan kesabaran. Oleh 
karena itu, sabar adalah alat untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. 


Supiyah / Keindahan : Manusia itu umumnya senang dengan hal hal yang bersifat keindahan 
misalnya wanita (asmara). Maka dari itu manusia yang terbenam dalam nafsu asmara/ berahi 
diibaratkan bisa membakar dunia. 


Aluamah / Serakah : Manusia itu pada dasarnya memiliki rasa serakah dan aluamah. Maka dari 
itu, apabila nafsu tersebut tidak dikendalikan manusia bisa merasa ingin hidup makmur sampai 
tujuh turunan. 


Mutmainah / Keutamaan : Walaupun nafsu ini merupakan keutamaan atau kebajikan, namun bila 
melebihi batas, tentu saja tetap tidak baik. Contohnya: memberi uang kepada orang yang 
kekurangan itu bagus, namun apabila memberikan semua uangnya sehingga kita sendiri menjadi 
kekurangan, jelas itu bukan hal yang baik. 


Maka dari itu, saudara empat harus diawasi dan diatur agar jangan sampai ngelantur. Manusia 
diuji agar jangan sampai kalah dengan keempat saudaranya yang lain, yaitu harus selalu menang 
atas mereka sehingga bisa mengatasinya. Kalau Manusia bisa dikalahkan oleh saudara empat ini, 
berarti hancurlah dunianya. Sebagai Pusat, manusia harus bisa menjadi pengawas dan menjadi 
patokan. Benar tidaknya silakan anda yang menilai. 


SEDULUR PAPAT LIMA PANCER DAN SISTEM KEMALAIKATAN 


Setelah Islam masuk P.JAWA kepercayaan tentang saudara empat ini dipadukan dengan 4 
malaikat di dunia Islam yaitu Jibril, Mikail , Isrofil, Ijro'il. Dan oleh ajaran sufi tertentu di sejajarkan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4703 ) 


denga ke'empat sifat nafsu yaitu: Nafsu Amarah, Lawwamah, Sufiah dan Mutmainah. 


Pertama Jibril atau dalam bahasa ibrani Gabriel artinya pahlawan tuhan fungsinya adalah 
penyampai informasi, didalam islam dikenal sebagai penyampai wahyu pada para nabi. Dalam 
konsep islam Jawa Jibril diposisikan pada kekuatan spiritual pada KETUBAN. Ada pandangan 
yang menyatakan setelah N.Muhammad wafat maka otomatis Jibril menganggur karena beliaulah 
orang yang menerima wahyu terakhir. 


Tapi tidak demikian dalam pandangan Jawa, setiap orang di sertai Jibrilnya. Hakikatnya hanya 
ada satu Jibril di alam raya ini tapi pancaran cahayanya ada dalam setiap diri. seperti Ruh tidah 
pernah dinyatakan dalam bentuk jamak didalam Al-@uran. Tetapi setiap diri mendapat tiupan ruh 
dari tuhan dan ruh tersebut menjadi si A, si B, si C Dst.. satu tetapi terpantul pada setiap cermin 
sehingga seolah2 setiapm cermin mengandung Ruh, dan manusia sebenarnya adalah cermin bagi 
sang diri. setiap diri menerima limpahan cahayanya. 


Diantara limpahan cahayanya adalah Jibril yang menuntun setiap orang. Jibril akan menuntun 
manusia kejalan yang benar, yang telah membersihkan dirinya, membersihkan cerminnya, 
membersihkan hatinya. Jibril lah yang menambah daya agar teguh dan tebal keimanan 
seseorang. dalam khasanah jawa Jibril berdampingan dengan Guru sejati, bersanding dengan diri 
Pribadi. Jibril tidak mampu mengantarka diri Nabi ke Sidratul Muntaha dalam Mij'raj beliau juga 
diceritakan ketika Jibril menampakan diri kehadapan rasul selalu ditemani malaikat mulia lainnya 
yaitu Mikail isrofil ljroil. 


Jelas kiranya bahwa kahadiran ketuban ketika membungkus janin ternyata disertai saudara2nya 
yang lain. Ditinjau dari keddudukannya yang keluar paling awal maka disebut sebagai kakak atau 
kakang (saudara tua ) si bayi. begitu bayi lahir maka selesailah sudah tugas ketuban secara fisik. 
tetapi exsistensi ketuban secara ruhaniah ia tetap menjaga dan membimbing bayi tersebut sampai 
akhir hayat. secara extensi Jibril diciptakan setelah malaikat Mikail. dan Tali Pusar ada lebih dulu 
dari pada selaput yang membungkus janin di pintu rahim (cervix) 


Ke Dua Malaikat Israfil. Menurut hadis malaikat Israfil diciptakan setelah penciptaan Arsy 
( Singgasana Tuhan ) disebut sebagai malaikat penggenggam alam semesta, ia meniup Terompet 
Pemusnahan Dan Pembangkitan. Ia digambarkan menengadah ke atas untuk melihat jadwal 
kiamat yang ada di Lawh Al Mahfuzh. 


Israfil di sepadankan dengan ari-ari, tembuni atau Placenta, Ari-Ari adalah yang memayungi sang 
janin sampai ketempat tujuan dialah yang memberikan keamanan menyalurkan makanan dan 
kenyamanan pada janin dengan ari-ari ini kehidupan berlangsung dalam janin. Exsistensi Ari-ari ini 
disejajarkan dengan malaikat Israfil Dalam kelahiran janin, Ari-ari diterima sebagai saudara muda 
(adik). 


Meskipun jasadnya telah tak ada lagi ari-ari tetap memberikan perlindungan bagi manusia setelah 
dilahirkan. Dari sisi keberadaanya malaikat Israfil dicipta terlebih dahulu dari pada malaikat Mikail 
dan Jibril As. Israfil diyakini sebagai Pelita Hati Bagi manusia agar hatinya tetap terang, Itulah 
sebabnya sejahat-jahatnya manusia masih ada secercah cahaya dalam hatinya tetap ada 
kebaikan yang dimilikinya meski hanya sebesar debu... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(azoa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yang ketiga adalah Malaikat Mikail, Salah satu malaikat yang menjadi pembesar para malaikat.. 
Tugas malaikat Mikail adalah Memelihara Kehidupan. Dalam hadis diceritakan bahwa malaikat 
Mikail mengemban tugas memelihara pertumbuhan pepohonan, kehidupan Hewan juga Manusia.. 
Dialah yang mengatur angin dan hujan dan membagi rejeki pada seluruh mahluk. 


Pada konsep sedulur papat yang sudah di sesuaikan dengan ajaran Islam, Tali Pusar merupakan 
Lokus, tempat dudukan bagi malaikat Mikail dia merupakan tali penghubung bagi kehidupan 
manusia.Zat zat makanan, Oksigen dan Zat yang perlu dibuang dari tubuh janin agar tidak 
meracuni tubuh janin. Subhanallah.. Dia telah mengatur kehidupan manusia dalam rahim melalui 
malaikat malaikatnya. 


Mikail dipandang orang jawa sebagai saudara yang memberikan sandang, pangan dan papan, 
Jika seseorang memohon perlindungan tuhan maka Mikail yang akan menjalankan perintah Tuhan 
untuk melindunginya. 


Ke Empat adalah Malaikat Ijroil. Malaikat Maut yang dipercaya sebagai yang bertanggung jawab 
akan Kematian. Kehadirannya amat ditakuti Manusia.. Jika ajal telah tiba maka ia akan Me 
wafatkan manusia sesuai waktunya. 


Dalam konsep sedulur papat Malaikat maut ini ternyata saudara Manusia sendiri bukan orang lain 
dan ia tidak akan menyalahi tugasnya bila seseorang belum sampai ajalnya dia tak akan 
mewafatkannya.. Dia hadir untuk meringankan penderitaan manusia, saudara sejati pasti 
melindungi bila yang bersangkutan selalu dijalan yang benar. Bayangkan bila manusia tidak bisa 
mati tetapi hidupnya menderita..? apa tidak tersiksa..? bayangkan bila ada orang yang mau mati 
aja sulitnya bukan main.. Nauzubillah.. 


ljroil disebut sebagai kekuatan Tuhan yang berada didalam Darah, Dalam kehidupan sehari hari 
ljroil bertugas untuk menjaga hati yang suci, Jika hati terjaga kesuciannya maka ketakutan akan 
hidup menderita dan kematian akan tak ada lagi. 


Jika ajal telah sampai maka ljroil mengorganisasi malaikat lainnya, mengorganisasi saudara 
saudara lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Permana yang memberikan kekuatan pada sang Jiwa 
diangkat keluar tubuh, sehingga tubuh tak dapat lagi dikendalikan oleh jiwa. Ruh penyambung 
hidup kita lepas.. tubuh menjadi lunglai lak berdaya dan ini bentuk umum kematian bagi manusia.. 
loh kok gitu yaa..? Nah yang tidak umum yaaa.. bila Sang Diri Sejati manusia mampu memimpin 
saudara-saudaranya untuk melepaskan Jiwa manusia kealam Gaib. Orang demikian sudah 
mempu menyongsong kematiannya dengan benar, dia memberitahukan pada sanak dan 
saudaranya kapan kematiannya akan datang. 


Semua saudara gaib ini sudah menjadi satu dengan tubuh kita, ketika dalam rahim sendiri-sendiri 
wujudnya. tapi ketika sang Bayi sudah lahir hanya ada satu wujud. Empat saudara kita tetap 
menyertai kita dalam wujud Ruh dan Tidak Kasat Mata. 


Ada kutipan Ayat dalam Al-Guran yang perlu di simak.. ” In Kullu nafsin lamma alayha hafizh” 


Artinya “Setiap diri niscaya ada penjaganya' Atau “Wa huwa al-gahir fawg iba'dih wa yusril 
alaykum hafazhah hatta idza ja'a ahadakum al-mamt tawaffathu rusuluna wahum la yufarrithun” »' 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| 47o5 ) 


Dialah yang berkuasa atas semua hambanya. Dan dia mengutus kepada kalian Penjaga-Penjaga 
untuk melindungimu. Jika seseorang sudah waktunya mati, maka utusan-utusan kami itu 
mewafatkannya tanpa keliru” 


Simbolisasi sedulur papat limo pancer dalam perwayangan 


Semar sebagai pamomong keturunan Saptaarga tidak sendirian. Ia ditemani oleh tiga anaknya, 
yaitu, Gareng, Petruk, Bagong. Ke empat abdi tersebut dinamakan Panakawan. Dapat disaksikan, 
hampir pada setiap pegelaran wayang kulit purwa, akan muncul seorang ksatria keturunan 
Saptaarga diikuti oleh Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Cerita apa pun yang dipagelarkan, ke lima 
tokoh ini menduduki posisi penting. Kisah Mereka diawali mulai dari sebuah pertapaan Saptaarga 
atau pertapaan lainnya. Setelah mendapat berbagai macam ilmu dan nasihat-nasihat dari Sang 
Begawan, mereka turun gunung untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, dengan 
melakukan tapa ngrame. (menolong tanpa pamrih). 


Dikisahkan, perjalanan sang Ksatria dan ke empat abdinya memasuki hutan. Ini menggambarkan 
bahwa sang ksatria mulai memasuki medan kehidupan yang belum pernah dikenal, gelap, penuh 
semak belukar, banyak binatang buas, makhluk jahat yang siap menghadangnya, bahkan jika 
lengah dapat mengacam jiwanya. Namun pada akhirnya Ksatria, Semar, Gareng, Petruk, Bagong 
berhasil memetik kemenangan dengan mengalahkan kawanan Raksasa, sehingga berhasil keluar 
hutan dengan selamat. Di luar hutan, rintangan masih menghadang, bahaya senantiasa 
mengancam. Berkat Semar dan anak-anaknya, sang Ksatria dapat menyingkirkan segala 
penghalang dan berhasil menyelesaikan tugas hidupnya dengan selamat. 


Mengapa peranan Semar dan anak-anaknya sangat menentukan keberhasilan suatu kehidupan? 
Semar merupakan gambaran penyelenggaraan Illahi yang ikut berproses dalam kehidupan 
manusia. Untuk lebih memperjelas peranan Semar, maka tokoh Semar dilengkapi dengan tiga 
tokoh lainnya. Ke empat panakawan tersebut merupakan simbol dari cipta, rasa, karsa dan karya. 
Semar mempunyai ciri menonjol yaitu kuncung putih. Kuncung putih di kepala sebagai simbol dari 
pikiran, gagasan yang jernih atau cipta. Gareng mempunyai ciri yang menonjol yaitu bermata kero, 
bertangan cekot dan berkaki pincang. Ke tiga cacat fisik tersebut menyimbolkan rasa. Mata kero, 
adalah rasa kewaspadaan, tangan cekot adalah rasa ketelitian dan kaki pincang adalah rasa 
kehati-hatian. Petruk adalah simbol dari kehendak, keinginan, karsa yang digambarkan dalam 
kedua tangannya. Jika digerakkan, kedua tangan tersebut bagaikan kedua orang yang 
bekerjasama dengan baik. Tangan depan menunjuk, memilih apa yang dikehendaki, tangan 
belakang menggenggam erat-erat apa yang telah dipilih. Sedangkan karya disimbolkan Bagong 
dengan dua tangan yang kelima jarinya terbuka lebar, artinya selalu bersedia bekerja keras. 


Cipta, rasa, karsa dan karya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cipta, rasa, 
karsa dan karya berada dalam satu wilayah yang bernama pribadi atau jati diri manusia, 
disimbolkan tokoh Ksatria. Gambaran manusia ideal adalah merupakan gambaran pribadi 
manusia yang utuh, dimana cipta, rasa, karsa dan karya dapat menempati fungsinya masing- 
masing dengan harmonis, untuk kemudian berjalan seiring menuju cita-cita yang luhur. Dengan 
demikian menjadi jelas bahwa antara Ksatria dan panakawan mempunyai hubungan signifikan. 
Tokoh ksatria akan berhasil dalam hidupnya dan mencapai cita-cita ideal jika didasari sebuah 
pikiran jernih (cipta), hati tulus (rasa), kehendak, tekad bulat (karsa) dan mau bekerja keras 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a7oe | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(karya). Simbolisasi ksatria dan empat abdinya, serupa dengan 'ngelmu' sedulur papat lima 
pancer. Sedulur papat adalah panakawan, lima pancer adalah ksatriya. | Sumber : http:// 
www.jagoannews.com/blog/2012/06/07/sedulur-papat-lima-pancer! | 


0490. MUSIK DAN TARIAN SEBAGAI PEMBANTU 
KEHIDUPAN BERAGAMA 


Hati manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa bagai sebuah batu api. la mengandung api 
tersembunyi yang terpijar oleh musik dan harmoni serta menawarkan kegairahan bagi orang lain, 
di samping dirinya. Harmoni-harmoni ini adalah gema dunia keindahan yang lebih tinggi, yang kita 
sebut dunia ruh. la mengingatkan manusia akan hubungannya dengan dunia tersebut, dan 
membangkitkan emosi yang sedemikian dalam dan asing dalam dirinya, sehingga ia sendiri tak 
berdaya untuk menerangkannya. Pengaruh musik dan tarian amat dalam, menyalakan cinta yang 
telah tidur di dalam hati — cinta yang bersifat keduniaan dan inderawi, ataupun yang bersifat 
ketuhanan dan ruhaniah. 


Sesuai dengan itu, terjadi perdebatan di kalangan ahli teologi mengenai halal dan haramnya musik 
dan tarian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Suatu sekte, Zhahariah, berpendapat bahwa 
Allah sama sekali tak dapat dibandingkan dengan manusia, seraya menolak kemungkinan bahwa 
manusia bisa benar-benar merasakan cinta kepada Allah. Mereka berkata bahwa manusia hanya 
bisa mencinta sesuatu yang termasuk dalam spesiesnya. Jia ia “benar-benar” merasakan sesuatu 
yang ia pikir sebagai cinta kepada Sang Khalik, kata mereka hal itu tak lebih daripada sekadar 
proyeksi belaka, atau bayang-bayang yang diciptakan oleh khayalannya, atau suatu pantulan cinta 
kepada sesama mahluk. Musik dan tarian, menurut mereka, hanya berurusan dengan cinta 
kepada makhluk, dan karenanya haram dala mkegiatan keagamaan. Jika kita tanya mereka, 
apakah arti “cinta kepada Allah” yang diperintahkan oleh syariat, mereka menjawab bahwa hal itu 
berarti ketaatan dan ibadah. Kesalahan ini akan kita sanggah pada bab yang akan membahas 
kecintaan kepada Allah. Saat ini, baiklah kita puaskan diri kita dengan berkata bahwa musik dan 
tari tidak memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dalam hati, tapi hanyalah 
membangunkan emosi yang tertidur. Oleh karena itu, menyimpan cinta kepada Allah di dalam hati 
yan gdiperintahkan oleh syariat itu sama sekali dibolehkan. Malah ikut serta dala mkegiatan- 
kegiatan yang memperbesarnya patut dipuji. Di pihak lain, jika hatinya penuh dengan nafsu 
inderawi, musik dan tarian hanya akan menambahnya, karena itu, terlarang baginya. Sementara 
itu, jika mendengarkan musik hanyalah sebagai hiburan belaka, maka hukumnya mubah. Karena, 
sekadar kenyataan bahwa musik itu menyenangkan tidak lantas membuatnya haram, 
sebagaimana mendengarkan seekor burung berbunyi: atau melihat rumput hijau dan air mengalir 
tidak diharamkan. Watak tak-berdosa dari musik dan tarian yang diperlakukan sekadar sebagai 
hiburan, juga dibenarkan oleh hadis shahih yang kita terima dari Siti Aisyah yang meriwayatkan: 


Pada suatu hari raya, beberapa orang Habsyi menari di masjid. Nabi berkata kepadaku, “Inginkah 
engkau melihatnya?” Aku jawab, “Ya”. Lantas aku diangkatnya dengan tangannya sendiri yang 
dirahmati, dan aku menikmati pertunjukan itu sedemikian lama, sehingga lebih dari sekali beilau 
berkata, “Belum cukupkah?” 


Hadis lain dari Siti Aisyah adalah sebagai berikut: 


Pada suatu hari raya, dua orang gadis datang ke rumahku dan mulai bernyanyi dan menari. Nabi 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4707 ) 


masuk dan berbaring di sofa sambil memalingkan mukanya. Tiba-tiba Abu Bakar masuk dan, 
melihat gadis-gadis itu bermain, dia berseru: “Hah! Seruling setan di rumah Nabi!” Nabi menoleh 
karenanya dan berkata: “Biarkan mereka, Abu Bakar, hari ini adalah hari raya.” 


Terlepas dari kasus-kasus yang melibatkan musik dan tarian yang membangunkan nafsu-nafsu 
setan yang telah tidur di dalam hati, kita dapati adanya kasus-kasus yang menunjukkan mereka 
sama sekali halah. Misalnya nyanyian orang-orang yang sedang menjalankan ibadah haji yang 
merayakan keagungan Baitullah di Makkah, yang dengan demikian mendorong orang lain untuk 
pergi haji: dan musik yang membangkitkan semangat perang di dara para pendengarnya dan 
memberikan mereka semangat untuk memerangi orang-orang kafir. Demikian pula, musik-musik 
sendu yang membangkitkan kesedihan karena telah berbuat dosa dan kegagalan dalam 
kehidupan keagamaan juga diperbolehkan: seperti misalnya musik Nabi Daud, nyanyian 
penguburan yang menambah kesedihan karena kematian tidak diperbolehkan, karena tertulis 
dalam al-@uran: “Jangan bersedih atas apa yang hilang darimu.” Di pihak lain, musik-musik 
gembira di pesta-pesta, seperti perkawinan dan khitanan atau kembali dari perjalanan, hukumnya 
halal. 


Sekarang kita sampai pada penggunaan musik dan tarian yang sepenuhnya bersifat keagamaan. 
Para sufi memanfaatkan musik untuk membangkitkan cinta yan glebih besar kepada Allah dalam 
diri mereka, dean dengannya mereka seringkali mendapatkan penglihatan dan kegairanan ruhani. 
Dalam keadaan ini hati mereka menjadi sebersih perak yan gdibakar dalam tungku, dan mencapai 
suatu tingkat kesucian yang tak akan pernah bisa dicapai oleh sekadar hidup prihatin, walau 
seberat apapun. Para sufi itu kemudian menjadi sedemikian sadar akan hubungannya dengan 
dunia ruhani, sehingga mereka kehilangan segenap perhatiannya akan dunia ini dan kerapkali 
kehilangan kesadaran inderawinya. 


Meskipun demikian, para calon sufi dilarang ikut ambil bagian dalam tarian mistik ini tanpa 
bantuan pir (syaikh atau guru ruhani)nya. Diriwayatkan bahwa Syaikh Abul-Gasim Jirjani, ketika 
salah seorang muridnya meminta izin untuk ambil bagian dalam tarian semacam itu, berkata: 
“Jalani puasa yang ketat selama tiga hari, kemudian suruh mereka memasak makanan-makanan 
yang menggiurkan. Jika kemudian engkau masih lebih menyukai tarian itu, engkau boleh ikut.” 
Bagaimanapun juga, seorang murid yang hatinya belum seluruhnya tersucikan dari nafsu-nafsu 
duniawi — meskipun mungkin telah mendapat penglihatan sepintas akan jalur tasawwuf — mesti 
dilarang oleh syaikhnya untuk ambil bagian dalam tarian-tarian semacam itu, karena hal itu hanya 
akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahatnya. 


Orang-orang yang menolak hakikat ekstase (kegairahan) dan pengalaman-pengalaman ruhani 
para sufi, sebenarnya hanya mengakui kesempitan pikiran dan kedangkalan wawasan mereka 
saja. Meskipun demikian, mereka haruslah dimaafkan, karena mempercayai hakikat suatu 
keadaan yang belum dialami secara pribadi adalah sama sulitnya dengan memahami kenikmatan 
menatap rumput hijau dan air mengalir bagi seorang buta, atau bagi seorang anak untuk mengerti 
kenikmatan melaksanakan pemerintahan. Karenanya seorang bijak, meskipun ia sendiri mungkin 
tidak mempunyai pengalaman tentang keadaan-keadaan tersebut, tak akan menyangkal 
hakikatnya. Sebab, kesalahan apa lagi yang lebih besar daripada orang yang menyangkal hakikat 
sesuatu hanya karena ia sendiri belum mengalaminya! Mengenai orang-orang ini, tertulis dalam 
al-@uran: “Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk akan berkata, “Ini adalah kemunafikan 


yang nyata. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a7os ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sedang mengenai puisi erotis yang dibaca pada pertemuan-pertemuan para sufi — yang banyak 
orang merasa keberatan terhadapnya — mesti kita ingat bahwa jika dalam puisi seperti ini disebut- 
sebut tentang pemisahan dari atau persekutuan dengan yang dicintai, maka para sufi - yang amat 
cinta pada Allah - menggunakan ungkapan semacam itu untuk menjelaskan pemisahan dan 
persekutuan dengan Dia. Demikian pula, “alan-jalan buntuk yang gelap” dipakai untuk 
menjelaskan kegelapan kekafiran: “kecerahan wajah” untuk cahaya keimanan: dan “mabuk” 
sebagai ekstase (kegairanan) sang sufi. Ambil sebagai misal, bait dari sebuah puisi berikut ini: 


Mungkin sudah kuatur anggur beribu takaran 
Tapi, sampai “kau habis mereguknya tiada kegembiraan kaurasakan 


Dengan itu penulisnya bermaksud untuk mengatakan bahwa kenikmatan agama yang sejati taka 
akan bisa diraih lewat perintah resmi, tapi dengan rasa tertarik dan keinginan. Seseorang boleh 
jadi telah banyak berbicara dan menulis tentang cinta, keimanan, ketakwaan dan sebagainya, tapi 
sebelum ia sendiri memiliki sifat-sifat ini, semuanya itu tak bermanfaat baginya. Jadi, orang-orang 
yang mencari-cari kesalahan para sufi, karena sufi-sufi tersebut sangat terpengaruh — bahkan 
sampai mencapai ekstase — oleh bait-bait seperti itu, hanyalah orang-orang dangkal dan tak 
toleran. Onta sekalipun kadang-kadang terpengaruh oleh lagu-lagu Arab yang dinyanyikan 
penunggangnya sehingga ia akan berlari kencang, memikul beban berat, sampai akhirnya 
tersungkur kelelahan. 


Meskipun demikian, orang-orang yang mendengar syair pada sufi berada dalam bahaya dikutuk, 
jika ia menerapkan syair-syair yang didengarnya itu untuk Allah. Misalnya, ketika ia dengar syair 
seperti “Engkau berubah dari kecenderungan-semulamu”, ia tak boleh menerapkannya untuk Allah 
— yang tak boleh berubah — melainkan untuk dirinya dan ragam suasana hatinya sendiri. Allah 
bagaikan mentari yang selalu bersinar, tetapi bagi kita kadang-kadang cahaya-Nya terhalang oleh 
beberapa obyek yang ada di antara kita dan Dia. 


Diriwayatkan bahwa beberapa ahli mencapai tingkat ekstase sedemikian rupa sehingga diri 
mereka hilang dalam Allah. Demikian halnya dengan Syaikh Abul-Hasan Nuri yang ketika 
mendengar seuntai syair tertentu, terjatuh dalam keadaan ekstase dan menerobos ke dalam 
ladang yan gpenuh dengan batang-batang tebu yang baru dipotong, berlari kian-kemari sampai 
kakinya berdarah penuh luka dan akhirnya mati tak lama sesudah itu. Dalam kasus-kasus 
semacam itu, beberapa orang berpendapat bahwa Tuhan telah benar-benar turun ke dalam 
manusia, tapi ini adalah kesalahan yang sama besar dengan yang dilakukan oleh seseorang yang 
ketika pertama kali melihat bayangannya di cermin, berpendapat bahwa ia telah tersatukan 
dengan cermin itu, atau bahwa warna-warni merah-putih yang dipantulkan oleh cermin adalah 
sifat-sifat bawaan cermin itu. 


Keadaan-keadaan ekstase yang dialami para sufi beragam, sesuai dengan emosi-emosi yang 
dominan di dalamnya, yakni cinta, ketakutan, nafsu, tobat dan sebagainya. Keadaan-keadaan ini, 
sebagaimana kita sebut di atas, dicapai seringkali tidak hanya sebagai hasil mendengarkan ayat- 
ayat al-@uran, tetapi juga syair yang merangsang. Sementara orang keberatan terhadap 
pembacaan syair, sebagaimana juga al-@uran, pada kesempatan-kesempatan seperti itu. Tapi 
mesti diingat bahwa tidak seluruh ayat al-Guran dimaksudkan untuk membangkitkan emosi - 
seperti misalnya, perintah bahwa seorang laki-laki mesti mewariskan seperenam hartanya untuk 
ibunya dan sebagainya untuk saudara perempuannya, atau bahwa seorang wanita yang ditinggal 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| a7o9 ) 


mati suaminya mesti menunggu empat bulan sebelum boleh menikah lagi dengan orang lain. 
Sangat sedikit orang dan hanya yang sangat peka sajalah yang bisa tercebur ke dalam ekstase 
keagamaan oleh ayat-ayat seperti itu. 


Alasan lain yang membenarkan penggunaan syair, juga ayat-ayat al-Guran, dalam kesempatan- 
kesempatan seperti ini adalah bahwa orang-orang telah sedemikian akrab dengan al-Guran, 
banyak di antaranya bahkan telah menghafalnya, sehingga pengaruh pembacannya telah 
sedemikian ditumpulkan oleh perulangan yang berkali-kali. Seseorang tidak bisa selalu mengutip 
ayat-ayat al-Guran baru sebagaimana yang bisa dilakukan dengan syair. Suatu kali ketika 
beberapa orang Arab Badul mendengarkan al-Guran untuk pertama kalinya dan menjadi sangat 
tergerak olehnya, Abu Bakar berkata kepada mereka, “Kami dulu pernah seperti kamu, tetapi 
sekarang hati kami telah mengeras,” berarti bahwa al-@uran telah kehilangan sebagian 
pengaruhnya atas orang-orang yang akrab dengannya. Dengan alasan yang sama, Khalifah Umar 
biasa memerintahkan para peziarah haji ke Makkah agar segera meninggalkan tempat itu 
secepatnya. “Karena,” katanya, “saya khawatir, jika kalian menjadi terlalu akrab dengan Kota Suci 
itu, ketakjuban kalian terhadapnya akan sirna dari hati-hati kalian.” 


Ada pula penggunaan nyanyian dan peralatan musik — sepreti seruling dan genderang — secara 
tak berbobot dan sembrono, paling tidak di mata masyarakat awam. Keagungan al-@ur'an tak 
pantas, meskipun sementara, dikaitkan dengan hal-hal seperti ini. Diriwayatkan bahwa sekali 
waktu Nabi saw. memasuki rumah Rai'ah putri Mu'adz. Beberapa orang gadis-penyanyi yang ada 
di sana secara tiba-tiba mulai mengalunkan nyanyiannya untuk menghormati beliau. Beliau 
dengan segera meminta mereka untuk berhenti, karena puji-pujian bagi Nabi adalah tema yang 
terlalu sakral untuk diperlakukan demikian. Akan timbul pula bahaya jika ayat-ayat al-Guran 
dipergunakan secara khusus, sehingga pendengar-pendengarnya akan mengaitkannya dengan 
penafsiran mereka sendiri, dan hal ini terlarang. Di pihak lain, tak ada bahaya yang mungkin timbul 
dalam menafsirkan baris-baris syair dengan berbagai cara, karena memang makna yang diberikan 
seseorang atas suatu syair tak harus sama dengan yang diberikan oleh penulisnya. 


Bentuk lain dari tarian-tarian mistik ini adalah dengan melukai diri sendiri sembari mengoyak- 
ngoyakkan pakaian. Jika hal ini adalah hasil dari suatu keadaan ekstase murni, maka tak ada 
sesuatu yang bisa dikatakan untuk menentangnya. Tapi jika hal ini dilakukan oleh orang-orang 
yang sok disebut “ahli”, maka hal ini adalah suatu kemunafikan belaka. Dalam setiap hal, orang 
yang paling ahli adalah yang mampu mengendalikan dirinya, hingga ia benar-benar berasa wajib 
untuk memberikan penyaluran kepada perasaan-perasannya. Diriwayatkan bahwa seorang murid 
Syaikh Juaid, ketika mendengar sebuah nyanyian pada suatu pertemuan para sufi, tak bisa 
menahan diri sehingga mulai memekik dalam keadaan ekstase. Junaid berkata kepadanya: “Jika 
kaulakukan hal itu sekali lagi, jangan tinggal bersamaku lagi.” Setelah kejadian itu, sang anak 
muda berusaha untuk menahan dirinya. Tapi pada akhirnya pada suatu hari emosinya sedemikian 
kuat terbangkitkan sehingga, setelah sedemikan lama dan sedemikian kuat tertekan, ia 
melontarkan pekikan dan kemudian mati. 


Kesimpulannya, dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan semacam itu, perhatian mesti 
diberikan kepada tempat dan waktu, dan bahwa tidak ada pemirsa dengan niat yang tak patut ikut 
hadir di dalamnya. Orang-orang yang ikut serta di dalamnya mesti duduk berdiam diri, tidak saling 
melihat, menundukkan kepala — sebagaimana dalam shalat - dan memusatkan pikiran mereka 
kepada Allah. Setiap orang mesti waspada terhadap segala sesuatu yang mungkin terilhamkan ke 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4710 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam hatinya, dan tidak melakukan gerakan-gerakan apa pun yang bersumber dari rangsangan 
sadar-diri belaka. Tetapi jika ada seseorang di antara mereka yang bangkit dalam keadaan 
ekstase murni, maka segenap orang yang hadir mesti bangkit pula bersamanya, dan jika ada 
sorban seseorang yang tanggal, maka orang lain pun mesti meletakkan sorbannya. 


Meskipun hal ini merupakan hal baru dalam Islam dan tidak diterima dari para sahabat, mesti kita 
ingat bahwa tidak semua hal itu terlarang, melainkan hanya yang secara langsung bertentangan 
dengan syariat. Misalnya, shalat Tarawih. Shalat ini dilembagakan pertama kali oleh Khalifah 
Umar. Nabi saw. bersabda: “Hiduplah dengan setiap orang sesuai dengan kebiasaan dan 
wataknya.” Oleh karena itu, kita dibenarkan untuk mengerjakan hal-hal tertentu demi 
menyenangkan orang, jika sikap tidak-berkompromi akan menyakitkan hati mereka. Memang 
benar bahwa para sahabat tidak mempunyai kebiasaan untuk berdiri ketika Nabi saw. masuk, 
karena mereka tidak menyukai praktek ini: tetapi di daerah-daerah yang mempunyai kebiasaan 
seperti ini, dan tidak melakukannya akan bisa menimbulkan rasa tidak senang, lebih baik 
berkompromi dengannya. Orang-orang Arab punya kebiasaan sendiri, orang-orang Persia pun 
demikian, dan Allah tahu mana yang paling baik. 


| dikutip dari Kimiya Sa'adah |. 
0529. AKHLAO : GHIBAH YANG DIPERBOLEHKAN 


PERTANYAAN : 
Ena'o Sinde 
Adakah ghibah yang diperbolehkan ? 
JAWABAN : 
Didin Banjarmasin 
Boleh ghibah dalam enam keadaan.... Sebagaimana keterangan dalam Riyaadhusshoolihiin Imam 
Yahya an-Nawawi : 
Rak ya ola La Ola ob 
Il ab ol polal 3 pm ella 2S # Dal ita ag EP dl Ino KEY 3 CP PA al of ee 
ISU DG gak HO MU ya dilas Je BA jl NY Out Wab3 2 lalui, 
A2 Ope IS Jay OI 1 KAN Ul Je AB pra ob Jgid Apa Jl lali any SAN mei Ae AilsaYI G 
US M3 anak | Ob SAN II II Jae oo pain OS) IS 3. 
Inap tata IE 3 dj Lag PENS Jab ESA OIG If pang MUA talak Jah celitaYI LAJU 
SS ega tobat jl ad dg Lidia O JAN BNI SI) diorloll Ab Ki UNS Ay AI dog € aim 
la Ai ss OP hua Lg H0 Se LS jer oU CE gg Gran ab pa PAI A4 aa hi SAS aah uya. 
HL Hr UUS ta ygby Ba aya cry op Lean Ha yng oa DUS) eni) jas Uya Oral RAS: 
donload ly Jp Kovakuad. 
AE Of pala Ie Lg eagle il MMS ab al caakalan jl cant al et lina al COLs| Balan 3 Boy Lain) 
kon Hy 3 SI asal Sa ja Al 
Ipa (All Olly deoensai dalah EM akbar Ol Ily tebal ai lah de Megan Il ooga Udin el II Uang 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (azan ) 


laktdh Town il AI) Jak cEV3 ale Oandal Uymekeg Celandel Elly AE JaL A84 seh Jaliy Wing tionail Jai Ol 
MU. 

Kam WI yA Silita al lia DG Ot Laly dd Ula DG Y Ob Uh leter Je Upi V RN 0G Ol Ling 
AL OH mag Oly tap pa Ny lo oasis, lala An SUS pe Jl taking oya Jang Gala Tale DV Ale GA WS S3 
Ag Jain gl RalitaYI ds. 

dsig lalb Il yA deler boa Joel Coal Boyong Cyadel Uo ba palm ditata jl Aiands Tale OS Ol mal 
SEA pa am jade OS ON NI tgn ya ama 0S 3 an ALA Leo S3 Gym CU 3 AN, 

(ba AAA joe Baby SI KA, HPV TAI Jane VS bei Tg pa Oli YI OLS IS dna 2 modi 
Ja OS SMS pia Ana KA jp toakidl Lg le SI pAY. 

3 papat Tangan! cengalan II ya LES Ht at Lay lada La 3 Calung aa 


Masaji Antoro 


3. 0 Lannaka BAU 3 
krl! Ugad CLS ya: 
» 30 0 8 4 0 8. » X9 — 320. 8 L8 00 002 20 22. 2... - 9 @ P3 Pa Pn 0 
10 — US AA Uh AL Ta nya ella 2 ame) ag IS ATA IA ang Nb am ea lai 3 Jie 


Lo 3g 0... 9 o- 8 30 2 01. B 0. AM -. . — - - 0.9. - 
Ar Bb IL Oei AN gpp LAS Ad Sapa Ol 5 Ino Le 


@g 23 0 9. -.. Le M0 Ie 0g Ne 3-09 - o-- 90. - 3 2 280.9 30 0 84 3 — 38-9 9 
of SA AB aya Skeail de 3d NY ujan Lan yapy HAL, OValadi Jl ln Ol paltadi 5 yng» mhs : Ji 


20 


Aa Ie ji pb ab B2 


(23 5 472 110 GI aady maki CSI 5 339 / 16 ITA MSI mala GI ASI L 303 ega SSI 
Ola Jia pas 173 aeko eleia aty ee. 

KI Ja S3 KIA See sea Jah OP ta Apa Ii ai 203 KASI pati Je Tile 1 GI 
La DS AN Aa Ad OP & KAI IG) oo gaia DA) UAS ay ts ajh Cl) 

an IAI 3 Feb US SB RO Ai al gb eka Jai OP elu en 2 II 


-. og Panu 8. 3. Ilog. 09 @ L 20... D0 X0 00 » 0d o-- »- 0 
Kis ajah ya OS Jan Bdg 1 dya Of bp SS) 4 dental ir Ki 4 IS pai $ Gaia pl Gio Ga Jaan 


o - Aa - 3 09 - - 2 2... 0-0. 9 3 2.9 3. 8 0 - 3g. - 2 30 e 2. 0. 0. 90 0. o 
Can Canon (2) € lor onani LS ag Lae ab ce PAN kan PMS pay IS Jadi key li da 
2 02 . 0. 3g 


Hang dala AI Ula AI Sya Li (Sy. SAS (By. apud Jory Oei UP OP AI Jay UU Uas Go. 


0 136 BS Ab Ra og AI ASI 5 303 ce jab S3 anal 5 142 / 16 59 eka pa 
aer mate 4 pbb 472 | 10 SI rig ma CSI 5 339 / 16 OT ASI maba «Rika 

Oladl Jis pts 173 pecel . 

(2) are RP D 472110 GI aed D 13 A0 ah adl SI 5 303 sega SSI 


is yel b 142 / 16 plum . 
(By beng (207 9 SIS 3) Si tera mai ary Uli Ud Of "aa dya (371338) 


8 ca... L 0. 8 8 0 2. ya - - 0 80 8 0 -— 1 9 
- 0 2... je 09 8. 2S Karan 43 - -8 Sa ME NP Dan o- 5. 
D0 .....3 Le. 20 


o - & 9 8 
Ur ymi3 Balkan (4 Sy jlikal! Ate Aka jua. UU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SL 9 AAN ha V «Lana Kat pl All SA 0 pa Laga Kah tita ca cah Bp GG 


Ba o-e 0 20. - s0. NO 


inai! kb JL Olg kena Ml cagyo al eny. bale die ket pata Y gel Jie Ui cah, BI: lu 


- oo A0 00 - Na Ore Ae 0 IAI 0 o o 90 Pan . 0. .. 223 3 0 Nee 3 8-9 # - 
Bond opb 4 Jaket By Aale dd yah 0 AA € Aiand 4 Aadlal paka Legong de Lal pada VANY JO, Ol Lala 
2... 9 A3 OX Bau 
kata YI Aaja 0 aan DG. dl) 


0. 240 LN. 330 P Haag aa Pare G3 


Da BP NY en ya ma A3 pg Ka Jala La 3 ja ae ta Cat 2: di 


Ap I 143 142 / 16 (gp kana C3 YAN ASI b 303 tegal JSI nilai 14 13 oa ah 
d mall . 

AN Lena apa. dl) 

Ne an Si ta pen Sapa : Pa 


8 30 


Si Set AN PO ba ella 3 maa (2) 


(d0) 5 472 1/10 GI dy rak & 143 / 16 ce ana ema C3 aya IL 303 ea ad SNI 
PAI 5 27671 pain AN kas pbdl AYI «Tail 1d ang Pe. 

(2) S1 AI dng AI ASI 5 3040 al SNI, «maki b 143 / 16 ce laa mao TA 
AI 5 472 710 GI ay iludh 

| Al-Mausuuah al-Fighiyyah 33/335 |. 

dnluaa Ily 3 CS UP R0 AS Oly Akil Ol lal (Tni oa Ca L Ola MU). 

Alat tas ol yag US YP AI Je KEY SA eue PPU jadi. 

ol Sid AB oa diLih e 3 SP YY Ot Wpb3 plg Olakad JI ekbau Ol pklaal 5 yeah € ld: Ja 
WS Ag dis deg NIS 9 Jaa «seb UG. 


Aas 0 pr ISS Jiang ONG 2 SEM AJII de WjAB gang ah Said 0 Apa II ae dg KN pki de dilan 1 GL « 


Ll OS US add Op SANA HI hei or hain OS) IS yA). 
Jab AS ON de tah ut  salb 3 ia Jai Ob 6 eladanYI 1 SW 
M3 Ag ae Eli Aang Jana Ain PI Feb UNY le sd. 
Isa La Iga Ol DI SI «Reel jie Ih 6 US Bg NAS Jia eng Ih NAS Ga Jai eng Lala WNIS, 
Omrie SU mag 4 Unand pb uya PAI Jaa dipi C 3 yA (NAS Jadi Rryj ai Gl NS aj ya OS Jeng 
Legi do 6 Cal "maa Jera Ole UT OP AI Jeyay UM Urpy 6 Elsa Of 0 lina (GI am Cegah € jiler 
(okey dale Al aa) AI Iyaeo 

Alor SMS co yag doa Aly ya Cream pr Lia Hyang ya EMS € eipamaiy PE ya Uyaka! pIE AI 
dorloall Uely Ja € Uyakuad! g Larh. 
SS Ot Bale Kong CLS ia dilalan gl ce oais plaaYI jl «Aoa Peta jl 6 alan 3 Ulas Sial La Ling 
Aj Na Jadi Yg dalan al 4 dilalan MU alas Y MU» pt Upi Juan Ob € Rona! Agen Se Ain dala LA 
Ab pan 0 SSB Ai Tas mal VI PI Jual) Oky tegak Sk BN AI es. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4713) 


Aa We S0 Of Gasal US nd Oh Lala « Lagd gd Ko, UJI j3 made Sg pa Tas SASA oya cal) ISI Ling « 
dmlas DI) (5 padan) il dal Keong Lag Apek! Raka pls oya JS Ja aa ay, 
Alb Olly dmai Ulas 4 Wlly AkkilI ) mia Ol ads lali da0 ora Gan gl pataa Il dd j3 Uiktn ca) IS) Uang « 
al ad) jg 4 S3 Ala Oam ala yh 4 dead Lha SAI Ja Abg 4 Ah Jaliy U8 ika € Ionnadll asah Ul batu, 
SI east 6 Aiih 4 Anemia. 
Leg CU lo OUY ob Ul « Legong de py YAN, JOS Y Ol La) 
abal da SUS pebag gl pelan oya Isa Ajal Rate RV) dala ol US S3 Kama 4 US A4 Hiika jl Uut OSU Ok 
dg Jabatan gl Rakitan YI de At OT 3 Gara Ol Mak NY lo Alatas, 
Bola gd 0 Hp alm 4 desah Il Aiania L AL USG Ol mall 
Ym og Onir 03 GAY LA ALE 03 H yemah CLS yA NI Igiy € Lalb JAN Aelory 0 SM Jae «yA 
SUS 2 mw jk 0, ol. 
Baby AN 0 II 0 ASI 4 AYI CAN 4 RIS 1 Unik By yaa OLI OLS ISP € Syed 3 poll 
Cdi OS nat Snail SN J Oak Age Ae NU) PA «nya ay Dllly Aid jbr. 
06,53 La de Till 8 3 W slalall La S3 Cola da1 olga. 
Bogel Rongomnal! Ul YI uya BAL Lgi Yoy € slaali uya Dg pTy "eka "3 dal Aa pal play! NASA Lease ya yk 
CU Rak jon Ie AL Ola Oia ST). 
| Al-Adzkaar Li an-Nawaawy 1/340 |. 
TERJEMAH : 
KONDISI YANG MEMPERBOLEHKAN GHIBAH (MENGGUNJING) 


Asal hukum ghibah adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang tegas melarangnya, namun 
demikian Imam Nawaawi dan Ulama-ulama lain menuturkan kondisi-kondisi yang 
memperbolehkan seseorang menggunjing karena bertujuan yang dilegalkan syara” yang tidak 
mungkin dapat dilakukan perbaikan kecuali tanpa melakukakan GHIBAH, kondisi tersebut adalah : 


1. TERANIAYA 


Diperbolehkan bagi orang yang teraniaya mengadukan penganiayanya pada penguasa, hakim, 
dan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan penganiayaannya dengan 
menyebut langsung nama pelakunya, misalnya “Si Anu telah melakukan tindakan ini padaku” atau 
“Si Anu mengambil seseuatu dariku” dan sebagainya 


2. MEROBAH KEMUNGKARAN DAN KEMAKSIATAN PADA KEBENARAN 


Dengan menyebut nama pembuat kemaunkaran serta kemaksiatan pada seseorang yang di 
harapkan mampu merobahnya dengan berkata “Si Anu telah melakukan tindakan ini, maka 
cegahlah..!” dengan tujuan menghilangkan kemungkaran bila tidak maka menggunjingnya 
hukumnya haram. 

3. DALAM RANGKA MEMINTA SARAN/NASEHAT 

Misalkan seseorang yang mengatakan : “Ayahku atau Saudaraku atau Si Anu menganiaya diriku, 
apa tindakan tersebut berhak ia lakukan ? Bagaimana caraku keluar dari masalah ini ? Bagaimana 
aku dapat memperoleh hak-hakku ?” Dan sebagainya. 


Yang demkian diperbolehkan karena ada kepentian menggunjingya, namun sebaiknya untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a7aa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berhati-hati sebaiknya dalam rangka meminta saran ini tidak dikatakan pelakunya secara lansung 
semisal dengan pernyataan : "Bagaimana pendapat anda tentang seorang lelaki yang melakukan 
semacam ini ?” 


” Bagaimana pendapat anda tentang seorang suami atau istri yang melakukan semacam ini ?” dan 
semacamnya karena tujuan meminta saran dengan perkataan semacam inipun bisa ia dapatkan, 
meskipun penyebutan pelaku secara langsung juga diperbolehkan berdasarkan hadits dari Hindun 
ra saat ia meminta saran dari Nabi shallallaahu alaihi wasallam dengan berkata “Wahai rasulullah, 
sesungguhnya Abu Sufyan lelaki pelit.. dst” dan Nabi pun tidak melarangnya. 


4. MEMBERI PERINGATAN PADA KAUM MUSLIMIN 


Menurut Imam Nawawy dalam permasalahan ini terdapat 5 gambaran : 
a. Menerangkan/menyebutkan cacatnya nama seseorang dalam sebuah riwayat hadits/saksi, 
kebolehan ghibah dalam hal ini disepakati ulama dalam rangka kemurnian syariat. 
b. Membicarakan seseorang dalam rangka musyawarah semacam hendak mengikat tali 
perkawinan 
C. Saat melihat seseorang yang hendak membeli suatu barang cirri yang tidak ia ketahui, untuk 
memberi petunjuk padanya bukan dalam rangka menghina atau merusak citra. 
d. Saat melihat seseorang yang hendak belajar agama dan ragu atas dua pilihan, agar tidak 
tersesat pada orang fasik dan ahli bid'ah maka boleh bagimu memberi nasehat padanya. 
e. Mengadukan seorang pimpinan pada atasannya atas ketidakprofesionalannya atau 
kefasikannya agar diketahui dan segera diganti supaya tidak tertipu dan dilanggengkan 
kepimpinannya. 

5. KEKURANGAN YANG TERANG-TERANGAN IA LAKUKAN 


Bila seseorang terang-terangan menjalani kefasikan atau kebid'ahannya, maka boleh 
menyebutkan cela yang secara jelas ia lakukan dan haram menyebutkan lainnya kecuali bila ada 
hal yang memperbolehkan penyebutan lalinya. 


6. PENAMAAN 


Boleh menyebutkan kekurangan orang lain bila justru ia lebih dikenal dan diberi julukan dengan 
kekurangannya seperti “Si Rabun, Si Pincang, Si Jereng, Si Cebol, Si Buta, Si Buntung” dan 
sebagainya asalkan tidak bertujuan merendahkan kekurangannya dan bila masih memungkinkan 
penamaan dengan selain kekurangannya tentu lebih utama dan bijaksana. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 


0547. Menghilangkan Risau dan Was-was hati 


PERTANYAAN : 
Aninda Rias Rahayu 


Assalamu'alaikum wr.wb. Met Mlem Smua Yach,@ Cuman Pngen Nanya Apa Sech Obatnya 
Penyakit Hati Itu ? Akhir2 Nech @ G' Bisa Merasakan Kedamaian Selalu Was2 & Risau Aja. 


JAWABAN : 

Ahmad Hanafi 

Tips menghilangkan was-was & risau antara lain : 

1. Istiyamah dalam keimanan (iman & tagwa. red). Alloh SWT befirman : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (azas ) 


"Sesungguhny orang2 yang berkata, "Tuhan kami adalah Alloh" kemudian mereka meneguhkan 
pendiriannya maka malaikat akan turun kepadanya (dg bekata) "Janganlah engkau merasa takut 
& jangan pula bersedih hati, & bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu 
(AS.41/30) 


2.Perbanyak istigfar 


Dari Ibnu Abbas RA, Rosululloh bersabda,"Barangsiapa melanggengkan istigfar, maka Alloh akan 
menjadikan dari setiap kesulitan suatu jalan keluar & dari stiap kesusahan suatu kebahagiaan". 
(HR.Abu Daud). 


3.Membaca do'a brikut : 


Allohumma ana abduk ibnu abdik ibnu amatik, fi gobdhotik, nashiyati biyadik, madhin fi hukmik, 
adlun fi godhoik. As'aluka bikullis min huwa lak, sammaita biha nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 
allamtahu ahadan min kholgik, awista'sarta bihi fi ilmil ghoib indak. Antaj'alal gurana nuro shodri, 
wa robi'a golbi, wa jila'a huzni, wa dzahaba hammi (Al adzkar/104). 


0611. AKHLAG : MENOLONG SAUDARA YANG 
KESUSAHAN 


PERTANYAAN : 
Tb Sandy Irawan 


Assalamu"alaikum para kaum pencerah.,saya mau bertanya sesama muslim kan saudara.ketika 
sauda tertindas kta harus saling tolong menolong.,apa hukumnya jika kita tidak menolong sodara 
kita yang sedang kesusahan ? mohon pencerahannya,saya selaku orang yang tidak pandai dalam 
ilmu agama... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam, hukum menolong sodara kita yang sedang kesusahan itu bisa wajib dan bisa 
sunat. 


BI ag pan ag Gong KAA pg DS La RI A2 AI adi GAN OS Uya RS saja GP ai ai JL plg ale 
Oa ...l de da SSL akad ds HN, SAN, Uu nas La ji ag FAN, Bal al 
aa) 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Siapa 
yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya 
Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang 
yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang 
menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu 
menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan 
untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang 
berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara 
mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(716 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi- 
Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. | HR. Muslim |. 


Abdul Basit 

Kelak di akhirat Allah akan menanya pada para hambaNya. 

Tuhan : hai fulan kenapa engkau tidak mau menolongKu ? 

hamba : bagaimana hamba menolong sedang Tuan adalah Tuhan hamba 

Tuhan : waktu di dunia telah Aku kirimkan seorang dari hambaKu untuk meminta tolong padamu 
dan engkau telah menolaknya sedang engkau bisa 

hamba : ????9... ( nggak bisa jawab J. 


0668. CARA BERSYUKUR 


PERTANYAAN : 
Galaxi Wondo 


Assalamualaikum temen-temen. Aku mau nanya bagaimana caranya bersyukur degan baik dan 
benar menurut hukum dan syariat islam makasih wa alaikum salam 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. CARA BERSYUKUR 
OS siy pd yh SUS ae Lain AS Kemang pa aan US La Jab : Bd yag pena (TA Sini EKA) 
Ob Tstisel OIL Sae jf Ol S3 
dalih Je AI ya J9 maihi oya Kail Ryan ld Jae3 Ily ee oya mara KEJI Of (del 
AISI okay panah AAU Lal Olly molgdeey CalaU Jani SU Ginny dy mail dana ya LG pil ya Jadi, 
or di arlb 3 Sl AI pai Ilir Lely dala DINI Wldyamedk Ulas ah SENI bb OLXU Lol, gl 
dimana de US dilas YI 
IAI GG KE Ola 
Akh A05 Lagi dial Pantat IS) Lay dundid Y onkand dapt Lah (ET AS 3 Azan Janzaal ISL VI SY SUS 0G Y al ol bel 
Asal Al) Gl UI Wal 3 dbs Le JS) mamah Rama OLS al Y) JyII Oya Nila OLS Ofy Leklany LeLAT 15) LS Azan ji 
Silam Il bed 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu" (AS. 14:7). 


Bersyukur kepada Allah itu ada tiga cara, yaitu bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan 
bersyukur dalam sikap perilaku (perbuatan) : 


1. Bersyukur dengan hati 


Bersyukur di dalam hati ialah dengan cara membentuk keyakinan dan keinginan dalam diri 
untuk menjalani kebajikan-kebajikan yang telah diperintahkan dan tidak gampang 
memperlihatkan bentuk nikmat yang telah Allah berikan padanya terhadap setiap orang. 


2. Bersyukur dengan lisan 


Adapun syukur dengan lisan yaitu dengan memperbanyak puji syukur kepada Allah sambil 
membaca Alhamdulillah. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (a7a7 ) 


3. Bersyukur dalam dalam sikap prilaku (Perbuatan) 


Adapun bersyukur dalam bentuk sikap tingkah laku dan perbuatan adalah dengan menjadikan 
nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padanya sebagai sarana amal ibadah serta menjaga 
diri sedapat mungkin dari tercebur dalam maksiat. 


Ketahuilah... Seseorang tidak dikatakan bersyukur selagi belum mampu menjadikan nikmat yang 
telah ia terima sebagai sarana untuk mahabbah (mencintai Allah) bukan untuk kesenangan- 
kesenangan yang bersifat pribadi, bila ia menjadikan nikmatNya justru sebagai sarana terhadap 
hal-hal yang Allah murkai sesungguhnya ia benar-benar telah mengkufuri nikmatNya sebagaimana 
bila ia menganganggurkan nikmat tersebut karena artinya ia telah menyia-menyiakan kesempatan 
yang telah Allah berikan padanya untuk menggapai kehidupan bahagia. | Syarh al-Hikam 
al-“Athooiyyah hal 64 dan Mau'izhoh al-Mu'miniin Min Ihyaa “Uluum ad-Diin 1/420 J. Wallaahu 
Alamu Bis Showaab. 


0728. MENDAHULUKAN PERINTAH ORANG TUA 
ATAUKAH PERINTAH GURU 


PERTANYAAN : 
Ismael Kholilie 


Perintah kiai kita atau perintah orang tua kita.. Menurut kacamata figh mana yang wajib 
didahulukan ?? 


JAWABAN : 
Anam El-baluri 
Ini Iho ibarotnya : 
Dolla Cell SAI oya SU OLI SAI Comixsls Sat pas 


"SBAGIAN PERKARA yang BSA MENJADIKAN MANFAATNYA ILMU YAITU:MENDAHULUKAN 
HAKNYA USTAD DAN MENGAHIRKAN HAK ORTU, WALWPUN FADLUN yang KITA DAPAT 
DARI ORG TUA" 


Dana del g mand! Lp Ida Aye Ca Lp Sad 


"SEBAB USTAD KITA yang MENGURUS RUH KITA, DAN RUH DIUMPAMAKAN INTAN, kalau 
ORG TUA KITA yang MENGURUS RAGA KITA DAN RAGA ITU DIUMPAMAKAN WADAH 
INTAN" 


ea JS JS Vai teri lali HGH GH cal, 


"AKU MLIHAT HAK-HAK yang lebih HAK BGI SMUA ORG yang CARI ILMU ADL KWAJIBANY 
kepada USTAD NGAJINY,SEBAB USTAD tadi ADL orang yang MMBRIKAN PRKARA BENAR" 


By HI Amy Spa AS AJI Saga Ol jm 


"LEBIH HAK KEWAJIBAN KITA MEMBERI 1 DIRHAM pada USTAD WALAW 1 HURUF TAPI 
FAHAM 


| Ta'limu ta'alim |. Semoga bermanfaat dan walloohu a'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(azas ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0750. AHLAG : ADAB BERCAKAP 


Oleh Al-Bagir Sun 
Beberapa Adad dalam Bercakap-cakap : 


1. Ucapan Bermanfaat, 


Dalam kamus seorang Muslim, hanya ada dua pilihan ketika hendak bercakap dengan orang 
lain. Mengucapkn sesuatu yang baik atau memilih diam. Rasulullah saw bersabda: "Barang 
siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari pembalasan hendaknya ia berkata yang baik 
atau memilih diam." (HR. Bukhari). 


2. Bernilai Sedekah 


"Setiap tulang itu memiliki kewajiban bersedekah setiap hari. Di antaranya, memberi 
boncengan kepada orang lain diatas kendaraannya, membantu mengangkatkan barang orang 
lain ke atas tunggangannya, atau sepotong kalimat yang diucapkan dengan baik dan 
santun." (HR. Al-Bukhari). 


3. Menjauhi Pembicaraan Sia-Sia 


Sebaiknya menghindari pembicaraan berujung kepada kesia-siaan dan dosa semata. 
"Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh jaraknya dariku pada hari kiamat 
adalah para penceloteh lagi banyak bicara." (HR. At-Tirmidzi). 


4. Tidak Terperangkap Ghibah 


Saa Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di 
antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa 
jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha pererima tobat lagi Maha 
Penyayang". (Al-Hujurat 12). 


5. Stop Mengadu Domba 


Hudzaifah Radhiyallahu anhu meriwayatkn, saya mendengar Rasulullah saw brsbda: "Tak 
akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." (HR. Bukhari dan Muslim). 


6. Stop Berbohong 


"Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkn kebaikn, dan kebaikan itu akan berujung kepada 
surga. Dan orang yang senantiasa berbuat jujur niscaya tercatat sebagai orang jujur. Dan 
sesungguhnya kebohongan itu mendatangkn kejelekn, dan kejelekn itu hanya berujung kepada 
neraka. Dan orang yang suka berbohong niscaya tercatat disisi Allah sebagai seorang 
pendusta." (HR.AI Bukhari). 


7. Menghindari Perdebatan 


Sedapat mungkin menjauhi perdebatan dengan lawan bicara. Meskipun boleh jadi kita berada 
dipihak yang benar. Sebab Rasulullah telah menjamin sebuah istana disurga bagi mereka 
yang mampu menahan diri. "Aku menjamin sebuah istana di halaman surga bagi mereka yang 
meninggalkan perdebatan meskipun ia berhak untuk itu." (HR. Abu Daud). 


8. Tak Memotong Pembicaraan 


Suatu hari seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia 
langsung memotong pembicaraan beliau dan bertanya tentang hari kiamat. Namun Rasulullah 
tetap melanjutkan hingga selesai pembicaraanya. Setelah itu baru beliau mencari si penanya 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | a7a9 ) 


tadi. (HR. Bukhari). 
9. Pandai Menjaga Rahasia 


"Tiadalah seorang Muslim menutupi rahasia saudaranya di dunia kecuali Allah menutupi pula 
rahasianya pada hari kiamat." (HR. Muslim.). 
10. Stop Saling Mengolok dan Memanggil dengan Gelar yang buruk. 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kau yang lain, boleh 
jadi mereka itu lebih baik dari mreka dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) 
perempuan yang lain. Karena boleh jadi permpuan (diperolok olok) itu lebih baik dari prempuan 
(yang mengolok olok) itu. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah 
kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk 
(fasik) setlah briman. Dan barang siapa yang tak bertobat maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim." (Al Hujurat 11). 


0754. PENAWAR HATI 


PERTANYAAN : 
Abdurrahim Al Fatih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. OBAT PENAWAR HATI 
sledif kada Uli ego 1 as dl ah AA amal 4 Ai, CHA Slally OLS Klo Jali Asad IU : 
Oli dll « Ppedl Is £ adl, « Hi e33 « ce! 2Y3 « pAdL Sp) sela. 
Sayyid al-Jaliil Ibrahiim al-Khowwaash berkata, Penawar hati ada lima : 
» Membaca al@uran dengan penuh perenungan 
» Mengosongkan perut dengan berpuasa 
» Mengisi malam dengan aneka pengabdian 


» Merendahkan diri pada Sang Pencipta Alam disepertiga malam 
“ Bergaul dengan orang-orang shalih dan pilihan. | Al-Adzkaar 1/107 |. 


Zaine Elarifine Yahya 


Basuh jasadmu dengan mandi.... sucikan jasadmu dengan wudhu.. jernihkan hatimu dengan 
istighfar.. cerahkan jiwamu dengan taubat.. enyahkan gelap hatimu dengan cahaya zikir.. 
lenyapkan kegalauanmu dengan merenung kemahabesaran allah.. diantara khouf dan rojaa.. ada 
Citarasa cinta tiada tara.. mengapa fungsi hati tak beraktif dinamis sebagaimana mestinya ? gelap 
pekat nista dosa kemaksiatan dahsyat membuat hati rebah terkulai di injak-injak nafsu dalam diri.. 
Kalahkan nafsu.. bangkitelah n taklukan nafsu dalam diri. 


0756. Hukum berkata kasar / kotor di FB 


PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 
Gemana hukumnya mengukapkan kta2 kasar(kotor) di fb? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4720 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Fajar Bashir 


Alwasaa'il hukmul magaashid... Mencaci maki atau mengucapkan kata-kata kotor melalui buku, 
nyanyian, internet (fb) hukumnya sama dengan mencaci maki memakai lisan.. 


Masaji Antoro 
SESUATU YANG DILARANG DIUCAPKAN DILARANG JUGA DITULISKAN 
SB Lab Reak ya (SN Ata Old Lai C1 Lag Ain nila) Al lili SY Aula 3 JB Gb P4 LL Ling 
JP AS 3 dal Ola! yna cngolg lari 0) m2 DELI GELI pr DL AU aa ya dll Uu PA LI 
Sbd al SI King lead, 
MENULIS HAL YANG HARAM DIUCAPKAN 


Dikatakan dalam kitab al-Bidaayah “Karena pena adalah salah satu dari dua lisan seseorang, 
maka jagalah dari hal-hal yang diwajibkan lisan untuk menjaganya”. Seperti ghibah (menggunjing) 
dan lainnya maka janganlah menulis sesuatu yang diharamkan mengucapkannya, bahkan bahaya 
yang ditimbulkannya lebih berdampak negative ketimbang ucapan karena ia lebih besar 
jangkauannya serta lebih lama, maka jagalah seseorang atas penanya dari penulisan rekayasa, 
penipuan dan hal-hal yang terjadi dalam pergaulan-pergaulan. | Is'aad ar-Rofiig 11/105 1. 


JI Ad Jai) maa pa Ag jan Ad can SU Le da ay al Olla pall pagi dad OY pp Ui Oludih SAM Of el 
s3 Be J3 MU yah Ll yag Kaki! 3 Jero pad Syam gd La IS AS AN, BUSI, jadly jak) sLEYIY BLSYI 
Las yf Lenylasn Gak 3S Lou MMS yag Lgaterl PDA ale Jas sea UT Ggaka lagi Ely Las Bal Lae clan is AI 
JB ALA LS Aile gelay ale AI lan AI Syany CS) Uy meidly pyad! 3 meet SY Kdi Uya AE ya Ja Tab yg ob 
P oreeky Tas Lasui Gasal S3) Leni Aneh AI DPP RSU Rnddl SWAT IIS NIS Ig Ulil el ye L 
SUS maki NAS P3 JU say Ula — dil Gl LS — a33 JP dop JAE ya ee Ag Opi OP VI Rab SUSUN 3 MIS 
DLS IS telah oya ng al pa Uya oa Yam His OT Rd yag ea Ualy ga Ul aa anu Up Ad Ind! Ul ckab 

Als AI due AN gang DS jer di petis) IL UB pegi dg La Op dang y yekoadi OY #lipra Lean din gia lea 
Oa pa Ih Cari ya RAB ya Yama by Lema Y OLGA 9 NAS Oglads plail Jl 0 JG Ta Olah oya 0S II ey 

hb AB API U1S ii Kay Ana OS Of Cell au 
| Ihyaa' “Uluumddiin 11/339 |. 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


0767. Pengertian ISTIDRAJ 


PERTANYAAN : 
Nur Bubuy 


Assalamuallaikum wr, wb..... bpa ustadz sama ibu ustadz, buy mau tanya...kalau artinya istidraaj 
apa yach ??? mhon jawaban'....wasalamuallaikum wr.wb. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. ISTIDRAJ. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4721 ) 


SAN ee BK 
Dandan ag IBI TA) matik Ipigl Lag pn BI Ab siih JS Dal male Uti Ap 153 yaa Us (AA) 
Allah SWT berfirman : Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang 


mendustakan Perkataan ini (Al Guran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur- 
angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, (AS 068 : 44) 


Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun 
membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka: sehingga apabila mereka bergembira 
dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong- 
konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. (AS 006 : 44) 


Makna ayat-ayat diatas dapat diketahui bahwa 'istidraj adalah pemberian Allah SWT kepada 
seseorang atas apa yang ia inginkan di dunia ini, agar ia menikmatinya dan tenggelam didalam 
lautan kesenangan, mereka tidak menyadari bahwa apa-apa yang mereka sangka kesenangan itu 
adalah sebuah hukuman yang diulur-ulur, agar ia semakin jauh dari Allah SWT. Terlalu banyak di 
negeri kita ini, orang-orang yang bila mendapatkan jabatan baru, lalu ia bersujud karenanya 
seolah-olah ia merasa telah mendapatkan karunia dari Allah SWT, ia tidak menyadari bahwa hal 
itu akan menyusahkannya dikemudian hari. Berbeda dengan para sahabat Nabi,saw., misalnya 
Salman al Farisi,ra, yang ditunjuk untuk menjabat sebagai gubernur di suatu daerah, ia menangis 
karenanya, khawatir bila ia tidak dapat menjalankan amanah itu dengan baik, dan tidak lama 
kemudian ia dicopot dari jabatannya, justru ia melakukan sujud syukur, karena lepas dari 
tanggung jawab yang sedemikian besar itu. Jadi istidraj adalah pisau yang bermata dua, satu sisi 
berupa sesuatu yang menggembirakan hati, sedangkan sisi yang lain berupa ketidak sadaran 
bahwa pemberian itu akan mencelakakannya. Oleh sebab itu bagi para salik, wajib hukumnya 
untuk selalu merapat kepada gurunya, guna mendapatkan bimbingan yang terus menerus, 
sehingga bila ada istidraj yang datang akan segera dapat diatasinya berkat barokah dari sang 
guru. Disebut istidraj, apapun bentuknya baik itu yang dhahir ataupun yang batin akan sulit 
dikenali. Syaikhuna (semoga Allah merahmatinya) berkata : Musibah adalah, bilamana seseorang 
diberi harta yang banyak lalu tidak mampu menggunakannya dijalan agama, diberikan pangkat 
yang tinggi namun tidak mampu menegakkan syariat, Allah SWT menyelipkan didalam hatinya 
istidraj.. Dan beliau juga berkata : “Celakalah orang yang berdakwah merasa bagai orang suci, 
pandai berbicara dan mengajak orang lain untuk banyak beribadah, padahal dalam diri orang itu 
tidak banyak ibadahnya dan peribadatannya tidak bernilai tinggi. Dia menukar ilmunya dengan 
sesuatu yang bersifat duniawi, yang sejak dari rumah memang sudah diharapkannya. Jelas! Itu 
bukan peribadatan, itu adalah istidraj.' 


Imam Abul Hasan an-Nuri, atau yang dikenal dengan Imam Nuri,gs., menceritakan kisahnya : 
Bertahun-tahun aku berjuang, menahan diriku dalam penjara dan berpaling dari orang-orang lain. 
Betapapun wara-nya aku, jalan yang ingin kutempuh tidak juga terbuka untukku. Aku harus 
melakukan sesuatu untuk memperbaiki diriku. Aku mendengar bahwa hati para mistik dapat 
mengetahui rahasia dari apa pun yang mereka lihat dan dengar. Sedangkan aku tidak begitu, aku 
berkata : Benar apa yang diucapkan oleh para nabi dan para wali. Mungkin aku munafik dalam 
perjuanganku, dan kerusakannya berdampak pada diriku sendiri. Disini tak ada tempat bagi 
perbedaan pendapat.” Aku melanjutkan, “Sekarang aku akan mencermati diriku sendiri dan 
mencari tahu apa yang salah." Aku memandangi diriku sendiri. Dan aku pun menemukan apa yang 
salah pada diriku, yakni jiwa badaniahku menyatu dengan hatiku. Bila jiwa badaniah menyatu 
dengan hati, itu namanya bencana, karena apapun yang berkilau di hati, jiwa badaniah akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengambil bagiannya. Aku pun menyadari bahwa inilah penyebab dilemma yang aku hadapi, 
segala yang memasuki hatiku dari Istana Tuhan, jiwa badaniahku akan selalu mengambil 
bagiannya. Sejak saat itu, aku menjauhi apa pun yang memuaskan jiwa badaniyahku, dan 
mengambil sesuatu selainnya. Misalnya, jika salat atau puasa atau sedekah atau mengasingkan 
diri atau bergaul dengan para sahabatku memuaskan jiwa badaniahku, maka aku akan memotong 
dan mebuang jauh-jauh segala kepuasan itu. Akhirnya rahasia-rahasia mistis mulai terwujud 
dalam diriku. Lalu aku berjalan menyusuri sungai Tigris dan berdiri diantara dua sampan. "Aku 
takkan pergi, kataku, sampai seekor ikan terjerat jalaku.' Akhirnya, seekor ikan terjerat jalaku. Saat 
aku mengambil ikan itu, akau memekik, “Segala puji bagi Allah, urusan-urusanku telah berjalan 
dengan baik" Aku pergi menemui Imam Junayd,ra., dan berkata padanya, “Sebuah karunia telah 
dianugerahkan padaku! “Abul Hasan, ujar Imam Junayd,ra., “Jika seekor ular yang terjerat jalamu, 
dan bukannya seekor ikan, itu baru suatu tanda karunia. Namun karena dirimu sendiri terlibat, itu 
adalah muslihat bukan karunia. Karena tanda dari suatu karunia adalah engkau tidak terlibat sama 
sekali." 


Kisah diatas sungguh hebat, istidraj tidak saja hinggap kepada orang awam, tetapi hinggap juga 
kepada penempuh jalan kesucian, namun kesadarannya dapat segera bangkit, karena mereka 
bersahabat dengan para sufi yang lain, yang mempunyai kedudukan yang mulia. Berkat 
persahabatannya dijalan Allah itu, maka yang satu dengan yang lain akan saling membantu dan 
mengingatkan. Syaikhuna (semoga Allah merahmatinya) sering berkata kepada para murid- 
muridnya : Jika engkau merasa sedang dalam tekanan kehidupan yang keras, lalu engkau berdoa 
agar segera berlalu, namun Allah malah menekannya lebih keras lagi, itu tanda sebuah karunia 
besar yang sedang engkau hadapi. Oleh karenanya Imam Sibly,as., murid dari Imam Junayd,ra., 
pernah berdoa : Yaa Allah aku berlindung kepada-Mu dari-Mu.' Yakni, untuk dapat membedakan 
apakah pemberiaan dari Allah SWT itu merupakan istidraj atau anugerah. Jika imamnya para 
syaikh sufi saja berdoa seperti ini, bagaimana kita bisa mengenali sebuah istidraj yang datang 
kepada kita? Mari para sahabat, segera kita berlidung kepada Allah SWT dari fitnah-fitnah dunia 
ini, berharap kiranya Allah menghinggapkan nadam (daya sesal) atas dosa-dosa yang secara 
sengaja dilakukan ataupun yang tidak sengaja, yang terlihat maupun tidak terlihat dan yang terasa 
ataupun yang tidak terasa serta memberikan kegagahan kepada kita didalam melakukan 
pertaubatan. Semoga Allah SWT mensucikan dan mengampuni dosa-dosa kita, amiin ya Allah ya 


Rabbal Alamiin. | http://tasawufkemurnianislam.blogspot.com/2009/09/istidraj.html | 
0770. Adab Bersendawa (Glegek'en) 


PERTANYAAN : 
Fateema Az Zahra 


Assalamu'alaikum, mau tanya... apakah sendawa (jawa: gelege'en) itu dosa atau sekedar ga 
sopan santun aja..? makasih.. wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. ADAB BERSENDAWA : 
» MERENDAHKAN SUARA 
La Anna sal tis (Uban Il) Ka LIS El ya CA LP P9 ale PES ya (Sri LES Ih) 
Jaka Kh A1 Tiny Ain lonlah (D pal! LA aa Ol Olsd! OB) Sya tai (nyali LA) beli (Ria DB) Leroy 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4723 


KE Ja AAS adl Ao La C3 Op atas SL 00 OSMYI 28 Lah 0 


“Bila salah seorang diantara kalian bersendawa (glege'en-java-pent.) atau bersin maka 
janganlah mengeraskan suaranya karena sesungguhnya syetan suka terhadap suara 
kerasnya” maka ia mentertawakan dan mengejekmu, karenanya disunahkan sedapat mungkin 
merendahkan suara dan dimakruhkan mengeraskannya terlebih bila menyakitkan orang lain 
maka hukumnya sangat makruh bahkan bisa menjadi haram. Sendawa ialah suara disertai bau 
tidak sedap yang keluar dari mulut akibat kekenyangan. | Faidh al@adiir 1/405 |. 


« JANGAN MENDONGAK KE ATAS 
YP 01 0 B3 JS dtnlas ALT SAS 4 Ag yang OT (Asa DG jl) Jai Ol elamall Jl dal, dp Y Ol daa LEE Ol, 
Bal 
Bila seseorang bersendawa sebaiknya jangan mengangkat kepala keatas meskipun karenanya 


mengakibatkan serbannya jatuh, yang demikian makruh kecuali saat terpaksa. | Ihyaa' 
Uluumiddiin 1/189 |. 


« SAAT SENDAWA DALAM SHALAT, ANGKATLAH KEPALA 
lion Ron Alor Jl oya SALA NS £ alam Jl ta da SP Toke LS on Ol Je ant yaa, . 
Imam Ahmad menetapkan bahwa orang yang bersendawa dalam shalatnya agar mengangkat 


kepalanya agar tidak menyakiti orang yang ada di sekitarnya akan bau tidak sedap sendawa. 
| Fath al-Baari 111/409 |. 


. SUNNAH MEMBACA HAMDALAH 
Ada Ukya sio ot di AI Jl JS dea ab JW US alas ya Ol ayy 
Terdapat keterangan bahwa orang yang bersin dan sendawa kemudian mengucapkan “Segala 
puji bagi Allah atas semua keadaan”. Allah menghilangkan darinya 70 penyakit yang paling 


ringannya adalah penyakit kusta. | Bughyah al-Mustarsyidiin 1/173 |. Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 


0786. ADAKAH IRI YANG DIPERBOLEHKAN ? 


PERTANYAAN : 
She'Jasmine Ayda Az-zahra 


Assalamu'alaykum..... Maaf warga baru mau tanya...adakah sifat iri yang diperbolehkan ??? 
Terima kasih. 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. IRI HATI, BAHAYANYA DAN JENIS IRI YANG DIPERBOLEHKAN 

CP Tata 3 Iis lala ya pi Mg Al SAI lali ola yag Sleladl Je LSI OlelaU adi ya dad : JI JG 

oa Silau YL ya LS 1 (akan Ta Aualom pb yag) MI iB dalah pb uya Silata YG ya dl Of Ulaong JSI mad aly SAI 
Olanddl 

Imam al-Ghozali berkata “Iri dapat merusakkan segala ketaatan serta menimbulkan berbagai dosa 

dan kesalahan, iri adalah penyakit berat yang menjadi cobaan besar bagi kebanyakan orang- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang alim terlebih orang-orang awam, ia mampu menghancurkan serta menyeret mereka 
kejurang api neraka, sebagaimana Allah memerintahkan hambanya berlindung dari godaan 
syetan, Allah perintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang IRI HATI, Allah berfirman : "dan 
dari kejahatan orang yang dengki apabila | ia dengki". (AS. 113: V). (Faidh al- -Gadiir 11/549 I. 


udi S6 orng « AA sUTy Jali UT ag yah GTA di Jang: AG (aa Velg led ole J8, 
AN UT, Jali sUT aah Cl) 
d0) 558 /1 y elinny Giikadi & 502 / 13 gaill y alel terpa "Lil Jong 3 ol BY) da YG aya 
AS or Al aa Ll ya (Ab. 
Nabi Muhammad Saw bersabda, "Iri hati (hasad) itu tidak diperbolehkan, kecuali terhadap dua hal, 
seseorang yang dikaruniai Allah kemampuan al-@uran dan ia terus menerus membacanya 
diwaktu malam dan siang dan seseorang yang dikaruniai harta yang banyak oleh Allah dan ia 
membelanjakannya (menginfagkannya) malam dan siang.” (HR. Bukhari-Fath al-Baari XI11/502, 
Muslim 1/558 dari Abdullah Bin Umar ra.). 
lal) Rona! yo pa! aa RAY € Lamb pl Jika Ugowlo 2 Kami Sy Cah FABU SAY ink Ulama Anadel salad! JU 
Ol Aomlaa SES MI gal oya OP Les 02 Wa pb uya on de (al Hamil Jia (ga Of yag Alas yg3 Sai 
kepatann sb ui 


Berkata Orang-orang Alim “Iri terbagi atas dua bagian : 


1. HAGIGAI ialah iri dalam arti mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang sedang 
mendapatkannya, yang demikian haram secara kesepakatan ulama berdasarkan dalil-dalil 
nash yang tegas 

2. MAJAZI ialah iri dalam arti mengharapkan nikmat seperti nikmat yang diberikan pada orang 
lain tanpa berharap hilangnya kenikmatan tersebut dari lainnya, bila yang ia harapkan 
halOhal yang bersifat duniawi maka hukumnya mubah (boleh), dan bila berupa ketaatan 
maka sangat dianjurkan, itulah arti iri yang terkandung dalam hadts nabi diatas. | Syarh an- 
Nawaawy alaa Muslim VI/97 J. 

Kang As'ad 
Iri yang diperbolehkan itu namanya adalah al-Ghibthoh. 


0876. DEFINISI TAOWA 


Oleh Muhammad Mujtahid Muthlag 
Makna Tagwa («, ) menurut beberapa tokoh ISLAM. Adapun yang dapat di nukil dari Sabda 
Nabi SAW adalah pernyataan beliau SAW : 


“Makna TA@WA terkumpul dalam firman Allah : Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat 
adil dan berbuat ihsan (baik)- serta menyantuni para kerabat, dan agar mencegah dari perbuatan 
keji dan munkar serta perbuatan lacur. Allah menasehati kalian agar kalian dapat mengamb...il 
pelajaran”. (An- Nahi 90). 


Ibnu Abbas RA berkata : "Orang Muttagyn itu seseorang yang menjaga diri dari syirik, dari dosa- 
dosa besar, dan dari segala perbuatan keji”. 


Ibnu Umar RA berkata: “Tagwa itu hendaknya kamu jangan memandang diri kamu lebih baik 
dibanding orang lain”. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4725 


Al- Hasan, semoga Allah merahmatinya- dia berkata : “Orang bertagwa itu adalah seseorang yang 
berkata kepada setiap orang yang dia lihat: "O,.. Orang ini lebih baik dariku”. 


Umar bin Khottob RA berkata kepada Ka'ab Al- Ahbar : “Ceriterakan padaku tentang makna 
tagwa”, Ka'ab balik bertanya: “Apakah anda pernah meliwati jalan yang penuh duri?”. Umar 
menjawab: “Tentu”. Ka'ab meneruskan: “Apa yang anda lakukan?”. “Aku berhati- hati dan 
berusaha kuat agar tak kena duri”. Kata Ka'ab: “Itulah makna tagwa”. 


Kemudian Ka'ab membacakan sebuah syair: 
FI ban Sg Lake jdi Ja 
Snp AS SE pl Ep JUS mey 
AH ya Jldel OB aruo ORA Y 
Hindari segala dosa- yang kecil dan yang besarnya- itulah ketagwaan 


Bertindaklah bagaikan seseorang melewati padang duri, dia berhati- hati kepada segala yang ia 
lihat. 


Sungguh jangan menganggap remeh sebuah dosa kecil (Karena) sesungguhnya gunung pun 
tersusun dari kerikil- kerikil. 


Umar bin Abdul Aziz berkata : “Ketagwaan itu bukan sekedar puasa disiang hari dan giyam 
dimalam hari atau melakukan keduanya itu. Tapi tagwa itu meninggalkan apa yang dilarang Allah, 
mengerjakan apa yang difardhu kanNya, Maka yang Alloh anugerahkan selebihnya adalah 
kebaikan”. 


Ditanyakan kepada Tholg bin Hubaib : “Terangkan untukku tentang tagwa”. 


Maka Tholg berkata: “Tagwa itu ber-amal dengan penuh kebaktian pada Allah atas dasar petunjuk 
cahaya Ilahiyyah, penuh harap atas pahala dari Allah, dan malu kepada Allah (bila sampai 
melalaikan kebaktian kepada Allah). | Dinukil dari AL-GHUNYAH - Syeikh 'Abdul @oodir Al- 
dilaniy J. 


TAOWA 
Ta : Tawadhu 
@of : @ona'ah 
Wawu : Wira'i 
Ya : Yagin 


Pengertian Tawadhu' adalah rendah hati, tidak sombong. Pengertian yang lebih dalam adalah 
kalau kita tidak melihat diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Orang 
yang tawadhu' adalah orang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber 
dari Allah SWT. Yang dengan pemahamannya tersebut maka tidak pernah terbersit sedikitpun 
dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan 
potrensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah diri dan selalu menjaga hati dan niat 
segala amal shalehnya dari segala sesuatu selain Allah. Tetap menjaga keikhlasan amal 
ibadahnya hanya karena Allah. 


Tawadhu ialah bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabbur 
(sombong), ataupun sum'ah ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. 


@ona'ah menurut bahasa artinya tenang, sedangkan makna terminologi syar'i yaitu tenang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4726 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hatinya mengharap ridho Allah semata serta mengambil dunia seperlunya sesuai dengan 
kebutuhan, sekira dapat digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 
dalam arti kata sabar dan nerimo ing pandume gusti Allah.. 


Wira'i adalah meninggalkan segala perkara yang berbau syubhat... apalagi yang haram... yang 
meragukan saja harap di jauhi apalagi yang di larang... (menjaga diri dari dosa dan masuknya 
barang yang tidak jelas kedalam perut. 


Yagiin : meliputi Ilmul Yagin, Ainul Yagin, Hakggul Yagin adalah tahapan dalam pendirian 
seseorang dalam pandangan Musyahadahnya (penyaksiannya) kepada Allah Sut. 


Di dalam Ilmul Yagin segala pengetahuan ilmu telah diliputi dengan Ilmu Allah sehingga apapun 
amaliah maupun ubudiyah itu semua menunjukkan dari pada lautan Ilmu Allah Ta'ala. 


Di dalam Ainul Yagin, tatkala seseorang 'arifiin” telah melihat sesuatu amalaiah dan ubudiyah 
diliputi oleh Ilmu Allah kemudian ia menyaksikan bahwa di dalam gerak dan diam (lelaku) itu 
adalah saksi Hidupnya Allah Ta'ala yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala sebagai tujuan 
hidupnya. dengan Merasakan dan menyadari gerak dan diam, suara dan perkataan itu adalah 
saksi hidupnya Allah Ta'ala maka sama halnya ia merasakan dan menyadari kehadiran Allah 
Ta'ala dekat sekali dengan dirinya. “Bukan menghadirkan Allah” akan tetapi menyadari bahwa 


“Allah senantiasa Maha Hadir atas dirinya dan sekalian Alam meliputi tiap2 sesuatu”. “Wahuwa 
Ma'akum Ainama kuntum" (Dia Allah serta kamu di mana kamu berada). 


Haggul Yagin, adalah kemantapan dalam pendirian yang kokoh setelah ia mengetahui kemudian 
ia melihat dengan penyaksian lalu kemudian tertanam sedalam2nya pada dirinya bahwa : 
“SEGALA SESUATU APAPUN YANG TERLIHAT, TIDAK ADA YANG ADA MELAINKAN ILMU 
ALLAH TA'ALA, SEGALA SESUATU APAPUN YANG TERDENGAR TIDAK ADA YANG ADA 
MELAINKAN KALAM ALLAH TA'ALA, DAN TIDAK ADA YANG TERASA MAUPUN DIRASAKAN 
MELAINKAN SIRRULLAH (ZATULLAHY. 


Setelah semua perjalanan dan tahapan itu misra/meresap pada diri, maka Allah akan JAZBAH 
dirinya sehingga sampailah ia pada magom “KAMALUL YAAIN”. 


Mengukur ketawadhu'an dari jiwa seseorang dan terkhusus bagi dirinya sendiri adalah dari 
perkataan yang di lontarkan serta 'amaliyah yang dilakukan... baru dicocokkan dengan hati kecil 
( bagi pribadi ), sudah benar belum menata niat... apakah beramal karena ujub atau takabbur atau 
riya' atau memang datang dari kesadaran sendiri..?? apalagi yang sering bersinggungan adalah 
masalah perkataan... sangat di tekankan untuk dijaga.... 


0907. ADAB MEMINTA SARAN/NASIHAT KEPADA ORANG 
LAIN 


PERTANYAAN : 

DhivaSweety Al Khadri 

KaLou PunYa MasaLah Ma sUami.. Log mO cUrhaT Ma Cpa ya? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 


Lebih baik sharing langsung dengan suaminya namun demikian bila tidak memungkinkan boleh 
meminta saran pada orang yang kita anggap dapat memberi solusi terbaik dan alangkah bijaknya 
bila nama suami (obyek yang dijadikan pembahasan) tetap disembunyikan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4727 ) 


Jeb AS Od8 de aah ab 3 ia gia OL €eladanYI 1 LI 
M3 Ag aa El Hang ia Jana Ain PI Fb bg SY de sd. 
Isi Le Iga Ol DI SI) 4 Reel lor Ih UUS Ag NAS Jia png INA Ggaa Jai Geng la UNS, 
Omah US mag 4 Urani aP Uya PAI 4 Jaa dip € UUS yA) NS Jadi Reny mai BN US aj ya US Jen G 
Lai dg 6 Cal "maa Jar Ole Ul OP AI Iya UM Up 6 Ia AL al Of 0 lina (GAN Aam Uya «ji 
(ebeg dale AI aa) AI Is. 

DALAM RANGKA MEMINTA SARAN/NASEHAT 


Misalkan seseorang yang mengatakan : “Ayahku atau Saudaraku atau Si Anu menganiaya diriku, 
apa tindakan tersebut berhak ia lakukan ? Bagaimana caraku keluar dari masalah ini ? 


Bagaimana aku dapat memperoleh hak-hakku ?” Dan sebagainya.Yang demkian diperbolehkan 
karena ada kepentian menggunjingya, namun sebaiknya untuk berhati-hati sebaiknya dalam 
rangka meminta saran ini tidak dikatakan pelakunya secara lansung semisal dengan pernyataan : 


"Bagaimana pendapat anda tentang seorang lelaki yang melakukan semacam ini ?” "Bagaimana 
pendapat anda tentang seorang suami atau istri yang melakukan semacam ini ?” dan 
semacamnya karena tujuan meminta saran dengan perkataan semacam inipun bisa ia dapatkan, 
meskipun penyebutan pelaku secara langsung juga diperbolehkan berdasarkan hadits dari Hindun 
ra saat ia meminta saran dari Nabi shallallaahu alaihi wasallam dengan berkata “Wahai rasulullah, 
sesungguhnya Abu Sufyan lelaki pelit.. dst” dan Nabi pun tidak melarangnya. | Al-Adzkaar Li an- 
Nawaawy 1/340 |. 


0928. PERBEDAAN ANTARA KARAMAH DAN ISTIDRAJ 


oleh : Ust.Umar Bin Sholeh AlHamid 


Perlu diketahui bahwa siapa saja yang menginginkan sesuatu dan keinginannya itu dikabulkan 
oleh Allah, maka itu belum tentu menunjukkan bahwa ia seorang hamba yang mulia di sisi Allah, 
baik pemberian Allah tersebut sesuai atau berbeda dengan kebiasaan. Akan tetapi pemberian 
Allah tersebut bisa berarti penghormatan Allah untuk hamba-Nya (karamah) atau tipuan untuknya 
(istidraj). Dalam Al-@ur'an, istilah istidraj diungkapkan dengan beberapa istilah: 


1. Al-istidraj, seperti dinyatakan dalam firman Allah: 


Kami (Allah) akan memperdaya mereka secara berangsur-angsur dengan cara yang tidak 
mereka ketahui. (AS Al-A'raf (7): 182) 


Makna al-istidraj dalam ayat ini adalah Allah mengabulkan semua keinginannya di dunia agar 
pembangkangan, kesesatan, kebodohan, dan kedurhakaan mereka semakin bertambah, 
hingga setiap hari semakin jauh dari Allah. Pada praktiknya, menurut logika, mengulang-ulang 
perbuatan akan menyebabkan pelaku semakin kuat menguasai perbuatan yang diulang- 
ulangnya. Bila hati seorang hamba condong kepada dunia, kemudian Allah mengabulkan 
keinginannya, maka ketika itulah ia mencapai apa yang diinginkannya, sehingga akan 
diperoleh kenikmatan, dan adanya kenikmatan akan semakin menambah kecondongan 
kepada dunia, lalu kecondongan kepada dunia mengharuskannya untuk semakin keras 
berusaha untuk mencapai keduniaan. Selamanya, setiap tahapan akan mendorong kepada 
tahapan selanjutnya, dan setiap tahapan akan semakin menguat secara gradual. Sudah 
dimaklumi bahwa kesibukan orang terhadap kenikmatan yang menyenangkan ini akan 
menghalangi diri dari magam-magam mukasyafah (tingkat ketersingkapan cahaya) dan derajat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4725 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ma'rifat, dan sudah tentu akan semakin menjauhkan diri dari Allah, setahap demi setahap 
hingga mencapai puncak kecondongannya kepada dunia. Inilah yang dinamakan istidraj. 


2. Al-makr, seperti dinyatakan dalam firman Allah: 


Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang 
merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. (AS Al-A'raf (71: 99) 


Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah 
sebaik-baik pembalas tipu daya. (AS Ali'lmran (81:54) 


Mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar 
pula, sedang mereka tidak menyadari. (OS Al-Naml T271:50) 


3. Al-kaid (tipu daya), seperti dinyatakan dalam firman Allah, 


Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan 
mereka. (AS Al-Nisa' (4: 142) 


4. Al-imla (memberi tangguh), sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah: 


Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa masa penangguhan yang 
Kami berikan kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi 
tangguh kepada mereka hanyalah supaya dosa mereka bertambah. (AS Ali 'Imran (81: 178) 


5. Al-ihlak (siksaan), sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah: 


Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami 
siksa mereka dengan sekonyong-konyong. (AS Al-An'am (6J: 44) 


Dan dalam firman Allah tentang Firaun, Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di 
bumi tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan 
kepada Kami. Maka Kami hukum Firaun dan bala tentaranya, lalu Kami tenggelamkan mereka ke 
dalam lautan (AS Al-Gashash (28): 39-40). 


Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tercapainya keinginan seorang hamba tidak menunjukkan 
kesempurnaan derajat dan keberuntungan mendapat kebaikan. 


Perbedaan antara karamah dan istidraj adalah bahwa pemilik karamah tidak begitu senang 
dengan karamah yang dimilikinya, bahkan karamah itu membuatnya semakin takut kepada Allah, 
kewaspadaannya terhadap siksa Allah semakin kuat, karena ia takut kalau-kalau hal tersebut 
merupakan istidraj. Sedangkan pemilik istidraj sangat senang dengan hal-hal luar biasa yang ada 
pada dirinya dan mengira bahwa karamah itu ada pada dirinya karena ia berhak memilikinya. 
Karena itu ia memandang rendah orang lain, membanggakan diri sendiri, dan merasa aman dari 
tipu daya dan siksaan Allah, dan tidak takut kepada siksa Allah. Jika sikap seperti ini muncul pada 
diri seorang pemilik karamah, berarti yang dimilikinya bukanlah karamah tetapi istidraj. 


Orang-orang yang berpegang pada kebenaran (Al-Muhaggigun) mengatakan bahwa ada 
kesepakatan bahwa keterputusan dari hadirat Allah sebagian besar terjadi dalam kondisi memiliki 
karamah. Tidak diragukan lagi, golongan Al-Muhaggigun takut kepada karamah, seperti rasa takut 
mereka kepada berbagai macam cobaan. Rasa senang kepada karamah dapat memutuskan jalan 
kepada Allah. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa hujjah: 


Hujjah pertama: Ketertipuan ini terjadi, ketika seseorang yakin bahwa dirinya berhak memperoleh 
karamah dan sekiranya ia bukanlah orang yang berhak mendapatkannya maka tidak akan muncul 
rasa bangga itu bahkan rasa bangganya itu muncul hanya karena karamah wali. Keutamaan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4729 


karamahnya lebih besar daripada kebahagiaan karena karamah itu sendiri. Kebahagiaan dengan 
adanya karamah itu melebihi kebahagiaan pada dirinya sendiri. Jelas bahwa kebahagiaan karena 
adanya karamah tidak akan muncul kecuali dengan adanya keyakinan bahwa dirinyalah pemilik 
karamah itu dan yang berhak mendapatkannya. Ini adalah kebodohan yang nyata karena para 
malaikat saja berkata, Tidak ada yang kami ketahui kecuali dari apa yang Engkau ajarkan kepada 
kami (AS Al-Bagarah (2): 32). Dan Allah berfirman, Dan mereka tidak menghormati Allah dengan 
penghormatan yang semestinya (AS Al-An'am (€J: 91). Ada dalil meyakinkan yang menyatakan 
bahwa makhluk tidak berhak mendakwakan kebenaran, maka bagaimana mungkin ada orang 
mengaku berhak mempunyai karamah. 


Hujjah kedua: Karamah adalah sesuatu yang senantiasa tergantung pada Allah Swt. Rasa senang 
karena memiliki karamah adalah senang kepada sesuatu yang bukan haknya. Rasa senang 
kepada sesuatu yang 


bukan haknya merupakan penghalang kebenaran, dan orang yang terhalang dari kebenaran 
bagaimana mungkin layak untuk senang dan bergembira? 


Hujjah ketiga: Orang yang yakin bahwa dirinya berhak memiliki karamah karena merasa amal 
perbuatannya memiliki pengaruh besar dalam dirinya dan merasa bahwa perbuatannya bernilai 
atau berpengaruh pada dirinya adalah orang yang bodoh. Kalau saja ia mengenal Tuhan, ia pasti 
menyadari semua ketaatan makhluk di sisi Allah itu hanya sedikit, semua rasa syukur mereka atas 
anugerah dan nikmat-Nya itu juga sangat sedikit, dan semua pengetahuan dan ilmu mereka 
dibandingkan dengan keagungan Allah hanyalah kebingungan dan kebodohan saja. 


Ketika Ustaz Abu 'Ali al-Dagag mengkaji firman Allah yang berbunyi Kepada-Nyalah naik 
perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya (AS Fathir (35J:10), di 
majelisnya ia berkata, "Pertanda bahwa amalmu dinaikkan oleh Allah adalah jika kamu tidak 
mengingat-ingatnya. Jika kamu mengingat-ingat amalmu, berarti amalmu ditolak, sebaliknya bila 
kamu tidak mengingat-ingatnya, berarti amalmu diterima dan dinaikkan oleh Allah Sut." 


Hujjah keempat: Pemilik karamah merasa bahwa karamah yang dimilikinya justru untuk 
memperlihatkan kerendahan hati dan ketundukan di hadapan Allah. Jika ia merasa bangga, tinggi 
hati, dan sombong disebabkan karamah yang dimilikinya, maka batallah segala sesuatu yang 
menyebabkannya menerima karamah. Sikap seperti inilah yang membuat pemilik karamah 
tertolak. Oleh karena itu, setiap kali Rasulullah Saw. menceritakan tentang managib 
(keistimewaan) dan keutamaan dirinya, beliau selalu mengakhirinya dengan kalimat, "Tiada 
kebanggaan," maksudnya "Aku tidak bangga dengan karamah yang kumiliki ini, yang aku 
banggakan adalah Zat yang memberi karamah." 


Hujjah kelima: Kemunculan hal-hal luar biasa pada iblis dan bal'am begitu menakjubkan, tetapi 
kemudian Allah berfirman kepada iblis, Ia termasuk golongan kafir, kepada bal'am, la seperti 
anjing, dan kepada ulama Bani Israil, Perumpamaan orang-orang yang memegang Taurat, tetapi 
tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal (AS Al- 
Jumu'ah (62): 5), juga firman-Nya kepada Bani Israil, Orang-orang yang telah diberi Al-Kitab tidak 
berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, di antara mereka kemudian ada yang 
membangkang (AS Ali "Imran (81: 19). Jadi jelaslah bahwa kegelapan dan kesesatan yang 
menimpa mereka disebabkan karena rasa bangga dengan ilmu dan kezuhudan yang diberikan 
kepada mereka. 


Hujjah keenam: Karamah bukanlah kemuliaan, dan segala sesuatu yang tidak mulia adalah 
kehinaan. Barangsiapa memuliakan kehinaan berarti ia hina, karena itu Nabi Ibrahim a.s. berkata, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4730 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Adapun bagi-Mu, itu tidak berarti apa-apa." Merasa cukup dengan kefakiran adalah fakir, takwa 
dengan kelemahan adalah lemah, merasa sempurna dengan kekurangan adalah kurang, bahagia 
dengan semua hal yang diperkenankan dan menerima seluruh kebenaran adalah sikap ikhlas. 
Fakir adalah ketika seseorang senang dengan kemuliaan yang menjatuhkan derajatnya. Jika 
seseorang melihat karamah, sesunggu-hnya setiap ia melihat keperkasaan niscaya ia melihat 
sang pemberi keperkasaan, dan setiap ia melihat ciptaan niscaya ia melihat penciptanya. 


Hujjah ketujuh: Bangga terhadap diri dan sifat-sifatnya termasuk sifat-sifat iblis dan Firaun. Iblis 
berkata, Aku lebih baik daripada Adam (AS Al-A'raf (7I: 12) dan Firaun berkata, Bukankah 
kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku (AS Al-Zukhruf (43J: 51). Setiap orang yang mengaku nabi 
atau tuhan secara dusta, maka ia tidak memiliki tujuan apa-apa, kecuali untuk menghias diri, 
memperkuat ketamakan dan kebanggaan diri. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. bersabda, "Ada 
tiga hal yang merusak, yang terakhir adalah orang yang membanggakan diri." 


Hujjah kedelapan: Allah berfirman, Berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu 
dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur (AS Al-A'raf (7): 144). Dan sembahlah 
Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini (ajal) (AS Al-Hijr (15J: 99). Ketika Allah 
menganugerahkan karunia yang melimpah kepada kita, kita diperintah untuk menyibukkan diri 
dengan melayani Sang Pemberi, bukan malah bangga dengan karunia yang diberikan-Nya itu. 


Hujjah kesembilan: Ketika Nabi Saw. disuruh oleh Allah untuk memilih antara menjadi raja yang 
nabi atau hamba yang nabi, beliau tidak memilih posisi raja, padahal tidak diragukan bahwa posisi 
raja yang meliputi daerah Timur dan Barat adalah kemuliaan, bahkan mukjizat. Namun Nabi Saw. 
meninggalkan singgasana dan memilih penghambaan ('ubudiyah)kepada Allah. Sebab ketika 
menjadi seorang hamba, kebanggaannya diarahkan kepada tuannya. Tetapi ketika menjadi raja, 
kebanggaannya diarahkan kepada budaknya. Ketika Nabi Saw. memilih penghambaan, sudah 
tentu dia menjadikan sunnah sebagai peng- 


hormatan seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, "Aku bersaksi bahwa Muhammmad Saw. adalah 
hamba dan utusan-Nya." Allah berfirman tentang mi'raj Nabi Saw., Maha suci Allah yang telah 
memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam. (AS Al-Isra' (171: 1) 


Hujjah kesepuluh: Mencintai tuan itu tidak ada artinya, mencintai sesuatu demi tuan juga tidak ada 
artinya. Barangsiapa mencintai, maka ia tidak akan senang dan gembira selain dengan 
kekasihnya. Kesenangan dan kegembiraan dengan selain Allah menunjukkan bahwa ia tidak 
mencintai tuannya, tetapi ia hanya mencintai bagian dari nafsunya sendiri dan bagian dari nafsu 
hanya dituntut oleh nafsu. Orang seperti ini hanya mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya ia tidak 
mencintai tuannya, ia hanya menjadikan tuannya sebagai sarana untuk memperoleh apa yang 
dicarinya. Berhala besar adalah nafsu, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Terangkanlah 
kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya (AS Al-Furgan (25|: 
43). Manusia seperti ini adalah hamba berhala agung hingga para muhaggigin mengemukakan 
bahwa mudarat karena menyembah berhala tidak sebesar mudarat karena menyembah nafsu, 
rasa takut karena menyembah berhala tidak sebesar rasa takut karena merasa bangga dengan 
adanya karamah. 


Hujjah kesebelas: Allah berfirman, Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan 
barangsiapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya (AS Al- 
Thalag (651: 2-3). Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bertakwa dan bertawakkal 
kepada Allah, maka tidak akan memperoleh apa-apa dari perbuatan dan keadaan mereka itu. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4731 ) 


0935. MAKALAH : Amalan dan Konsep Dasar Tashawwuf 


Seorang ulama berkata pada kitabnya berjudul “al-Majmu' al-mufid min “Agidati al Tauhid” hal. 55 
velg 2 yaa IelU OT Jd AH III Ugale eianai Ah all Sal oa le el yaa OA rika ISI SANA mia 


“Tidak berguna Islam kalian sebelum kalian mengumumkan perang terhadap torikoh sufi dan 
kalian membantainya, perangilah mereka sebelum memerangi yahudi dan majusf 


Ulama tersebut adalah contoh ulama yang terkena hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi yang dilancarkan melalui pusat-pusat kajian Islam yang 
mereka dirikan atau melalui ulama-ulama yang “dibentuk” atau dipengaruhi oleh mereka. 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/19iciri-ciri-mereka!/ 
telah diuraikan ciri-ciri mereka yang memerangi orang-orang beriman. 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Contoh perkataan ulama di awal tulisan ini adalah contoh perintah yang diada-adakan (bid'ah) 
yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla maupun tidak pernah disampaikan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Contoh lainnya seperti mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana yang dialami oleh mutti 
mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah yang mempertahankan fatwa bahwa Nigab ( Cadar / Purdah) 
adalah suatu kebiasaan yang di bolehkan dan bukan merupakan satu kewajiban (ditinggalkan 
berdosa) sebagaimana kesepakatan jumhur ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan 
termasuk aurat bagi perempuan. Hal ini diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 

Andaikan Nigab ( Cadar / Purdah) sebuah perkara syariat atau kewajiban yang jika ditinggalkan 
berdosa maka akan bertentangan dengan larangan menutup muka ketika ihram bagi kaum wanita. 
Adalah hal yang mustahil dalam perkara syariat ada yang saling bertentangan. 

Firman Allah Azza wa Jalla, 


P Baen) 08... w o- 0 — 39-00. 
Oa UN Ah Tanker AI ob Jne ya OS Ig OT 0g pat NI 


“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Contoh lain mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada 


http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html — atau pada 


www.fb.com/photo.php? 
ftbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Sufi adalah mereka yang menjalankan tasawuf dalam Islam. Uraian tentang makna sebenarnya 
dari kaum sufi dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/07/kaum-sufi/ 


Tasawuf hanyalah sebuah istilah. Memang istilah ini ditemukan dalam keyakinan kaum non 
muslim dan semua sepakat bahwa tasawuf adalah istilah untuk cara/jalan mengenal atau 
mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf dalam Islam adalah tharigat (jalan) untuk mencapai 
muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Sejak dahulu kala di perguruan tinggi 
Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menceritakan 
kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan dilema, antara jauhnya 
standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya sistem pendidikan. Dilema sistemik 
ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah 
ruang kelas, dimana para murid hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. 


Selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan- 
akhlak/ 


Kesalapahaman ulama di atas hanya dikarenakan tidak tahu dengan apa yang dinamakan tharikat 
sufi , jalan (tharikat) untuk menjadi muslim yang ihsan. Jalan menelusuri jalan (tharikat) yang telah 
dilalui oleh Rasulullah, dimulai dengan beliau berkhalwat (mengasingkan diri dari keramaian) dan 
bertahanuts (perenungan/kontemplas dirii) di gua hira. Kemudian Beliau menerima wahyuNya 
tentang perkara syariat , syarat untuk menjadi hamba Allah yang berisikan perintahNya dan 
laranganNya. Kemudian setelah syarat dipenuhi/dijalankan maka dilakukanlah perjalanan diri 
melalui magom-magom hakikat hingga sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla. menjadi 
muslim yang Ihsan atau muslim yang berma'rifat, muslim yang menyaksikan Allah Azza wa Jalla. 


Semua manusia pada hakikatnya telah menyaksikan Allah ketika mereka belum lahir ke alam 
dunia, pada keadaan fitri , sebelum panca inderanya berfungsi. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- 
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami 
menjadi saksi”. (AS- Al A'raf 7:172) . 


Setelah manusia terlahir ke alam dunia , maka mereka lupa akan kesaksian atau penyaksian 
terhadap Allah. 


Hakikat kata insan (manusia) adalah nasiya , nis yan, tidak tahu, lupa. 


Setelah anak manusia terlahir ke dunia, keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh 
anak. Ibu dan ayah adalah manusia-manusia dewasa kepada siapa anak belajar kata-kata yang 
pertama. Sebaiknya kata yang diperdengarkan pertama kali ketika anak manusia terlahir adalah 
kata Allah dan Muhammad oleh karenanya diperdengarkan azan dan igomah ketika anak manusia 
terlahir. 


Khususnya kepada Ibu, anak belajar kasih sayang. Kepada ayah, anak belajar tanggung jawab 
dan kepemimpinan. Bagaimana sikap ibu dan ayah kepada anak, sikap ayah kepada ibu dan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4733 


sebaliknya ibu kepada ayah, adalah pola interaksi yang pertama dipelajari anak. 


Dengan telinga dan matanya, anak belajar menyerap fakta dan informasi. Semakin banyak yang 
terekam, itulah yang paling mudah ditirunya. Bagaikan kertas putih bersih, orang tuanya yang 
akan memberinya coretan dan warna yang pertama. 


Betapapun sederhananya pola pendidikan dalam sebuah keluarga, tetap-lah sangat berpengaruh 
pada pembentukan kepribadian anak. Keluarga merupakan awal bagi pertumbuhan pola pikir dan 
perasaan anak. 


Di dalam Islam, sistem pendidikan dalam keluarga menjadi penentu masa depan anak. Apakah 
anak akan menjadi shaleh, baik, santun, penyayang atau kurang ajar, kasar, bengis, semuanya 
tergantung pada tangan-tangan pertama yang mendidiknya, yakni orang tuanya. 


Dalam sebuah hadits, menurut kesaksian Abu Hurairah ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: “Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah (mentauhidkan Allah), kedua orang tuanyalah yang 
menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani atau seorang Majusi.” (HR. Muslim). 


Hadits ini menunjukkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang dimaksud 
adalah anak-anak yang baru dilahirkan memiliki fitrah yang bersih dan suci, yaitu beriman kepada 
Allah subhanahu wa ta'ala. 


Orang tua memiliki peran dalam mengarahkan fitrah anak. Apakah akan tetap bersih, murni dan 
bersinar? Ataukah cahayanya akan memudar, bahkan hilang. 


Anak manusia dikatakan berada pada "on track" setelah mereka mengucapkan syahadat. 


Syahadat adalah penyaksian Allah yang diucapkan dan kemudian dibuktikan dengan memenuhi 
perkara syariat atau syarat sebagai hamba Allah yakni menjalankan kewajibanNya (ditinggalkan 
berdosa) , menjauhi laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi apa yang telah 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) 


Muslim yang membuktikan syahadat dengan menjalankan perkara syariat disebut mukmin, orang 
beriman 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (AS Ali Imron (81:31 ) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (AS Ali Imron (31:32 ) 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (OS Al 
Anfaal (811 ) 

Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan menjalankan 
amal kebaikan atau mereka yang mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya adalah disebut muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau 
sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (31J:2-5) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. 
Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 
Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) 
Apakah Ihsan ? 

Wp S6 3 3 Un Sub ar ata db ass of JB SUS Udh Ih 6 J6 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah berma'rifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 
muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ra, 


“Ya Mu'adz bin Jabal ma min ahadin Yashaduan Ia illaha illallahu washadu anna muhammadan 
rasullullahi sidgan min galbihi illa ahrramahu allahu alla annari " 


“Ya Mu'aaz bin Jabal, tak ada satu orang pun yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan 
selain Allah dan Muhammad rasul Allah yang ucapan itu betul-betul keluar dari kalbunya yang suci 
kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk neraka.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 


Jika seseorang bersyahadat sidgan min galbihi, betul-betul keluar dari galbunya atau merasuk 
kedalam galbunya maka dia akan tidak masuk ke neraka karena “hati” nya akan 
menggerakkannya untuk mentaati Allah ta'ala dan RasulNya, melaksanakan perkara syariat 
(syarat sebagai hamba Allah) yakni menjalankan segala kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), 
menjauhi segala laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi segala apa yang 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4735 


diharamkanNya (dikerjakan berdosa) serta mereka memperjalankan dirinya agar sampai (wushul) 
kepada Allah ta'ala, sehingga sebenar-benarnya menyaksikan (melihat) Allah dengan hati dan 
mereka mencapai muslim yang Ihsan, muslim bermarifat. 


Imam Al @usyairi mengatakan bahwa, “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam 
hati, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati 
tersebut senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang 
membuat ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)”. 


Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan, “Sesungguhnya yang terhalang adalah anda, hai kawan. 
Karena anda sebagai manusia menyandang sifat jasad, sehingga terhalang untuk dapat melihat 
Allah. Apabila anda ingin sampai melihat Allah, maka intropeksi ke dalam, lihatlah dahulu noda 
dan dosa yang terdapat pada diri anda, serta bangkitlah untuk mengobati dan memperbaikinya, 
karena itu-lah sebagai penghalang anda. Mengobatinya dengan bertaubat dari dosa serta 
memperbaikinya dengan tidak berbuat dosa dan giat melakukan kebaikan". 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua banungan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNya”. 


Nasehat Syaikh Ibnu Athoillah, “Seandainya Anda tidak dapat sampai / berjumpa kehadhirat Allah, 
sebelum Anda menghapuskan dosa-dosa kejahatan dan noda-noda keangkuhan yang melekat 
pada diri anda, tentulah anda tidak mungkin sampai kepada-Nya selamanya. Tetapi apabila Allah 
menghendaki agar anda dapat berjumpa denganNya , maka Allah akan menutupi sifat-sifatmu 
dengan sifat-sifat Kemahasucian-Nya , kekuranganmu dengan Kemahasempurnaan-Nya. Allah 
Ta'ala menerima engkau dengan apa yang Dia (Allah) karuniakan kepadamu, bukan karena amal 
perbuatanmu sendiri yang engkau hadapkan kepada-Nya.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Mereka yang memperjalankan diri kepada Allah Azza wa Jlla adalah mereka yang membersihkan 
hati (tazkiyatun nafs) yang berarti mengosongkan dari sifat sifat yang tercela (takhalli) kemudian 
mengisinya dengan sifat sifat yang terpuji (tahalli) yang selanjutnya beroleh kenyataan Tuhan 
(tajjalli) atau mencapai muslim yang berma'rifat atau melihat Rabb dengan hatinya. 


Manusia terhalang atau menghijabi dirinya sehingga tidak dapat melihat Rabb dengan hatinya 
adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), 
sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati 
sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4736 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Ingin bertasawuf silahkan baca tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/21/tips- 
bertasawuf/ 


Namun hal yang harus diingat, sebelum bertasawuf penuhi dahulu perkara syariat, syarat sebagai 
hamba Allah yakni menjalankan segala kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), menjauhi 
laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi apa yang telah diharamkanNya (dikerjakan 
berdosa) 


Apakah amalan atau praktek dasar tasawuf dalam Islam ? 


Untuk mencapai kondisi minimal muslim yang Ihsan , yakni selalu merasa diawasi/dilihat oleh 
Allah Azza wa Jalla. Dia yang tidak tidur , tiga diantara amal-amal yang harus dilaksanakan adalah 


1. Setiap kita akan bersikap atau melakukan perbuatan, yakinlah bahwa Allah ta'ala melihat 
kita dan Dia tidak tidur maka kita akan bersikap dan melakukan perbuatan yang dicintaiNya 


2. Setiap kita mendapatkan permasalahan/cobaan , segera ingat bahwa permasalahan/cobaan 
tersebut dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla maka kita menghadapi permasalahan/cobaan 
tersebut dengan sikap dan perbuatan yang dicintaiNya 


3. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, segera ingat bahwa kenikmatan tersebut berasal 
dariNya sehingga kita melakukan perbuatan yang dicintaiNya yakni segera bersyukur 
kepadaNya 


Sikap dan perbuatan yang dicintaiNya adalah yang tidak bertentangan dengan Al @uran dan As 
Sunnah. Cara mudah untuk mengetahui sikap dan perbuatan yang dicintaiNya dengan 
mempergunakan akal galbu (hati) karena hati tidak pernah berdusta. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Fu'aad (hati) tidak pernah mendustai apa-apa yang 
dilihatnya" (AS An Najm (53:11). 

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 
meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Kebaikan adalah akhlak 
yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu dan engkau tidak suka jika 
orang lain melihatnya. “(Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


Setiap jiwa atau akal galbu (hati) manusia telah diilhamkan pilihan baik dan buruk, hag dan bathil. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua 
jalan” (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad (90J:10 ) 


“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4737 ) 


(911:8 ) 

Ketidakmampuan manusia menggunakan akal galbu (hati) atau ketidakmampuan manusia 
menggunakan ilham yang telah dihujamkan kedalam hati mereka dikarenakan keadaan hati 
mereka. Semakin mereka berlumur dosa maka ketiadaan cahayaNya pada hati mereka , menuju 
kegelapan , kehinaan sehingga mereka buta hatinya 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia 
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” (AS An Nuur (241:35) 


“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun”. (AS An Nuur (241:40 ) 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (AS Az Zumar (391:22) 


Manusia sebagai makhluk yang mulia dengan dikaruniakan akal (galbu) dan akan mendapatkan 
kemuliaan (An Nuur) atau “naik” jika manusia mempergunakan akal (galbu) di jalan Allah ta'ala 
dan RasulNya atau mempergunakan akal (galbu) untuk mengikuti cahayaNya atau petunjukNya 
dan sebaliknya akan mendapatkan kehinaan (An Naar) atau “jatuh” jika manusia tidak 
mempergunakan akalnya atau memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah..” (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu - tidak mengikuti petunjukNya atau tersesat dari jalan 
Allah, menuju kegelapan atau ketiadaan cahayaNya 


Manusia yang mendapat kemuliaan atau yang kembali ke sisi Allah yang Maha Mulia adalah 
Mereka yang mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yakni mereka yang mempergunakan akal 
(galbu) di jalan Allah dan RasulNya atau dengan kata lain adalah manusia yang bertagwa. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu? (Al-Hujuraat (491: 13 ) 


Indikator manusia bertagwa adalah minimal menjadi muslim berakhlakul atau muslim yang sholeh 


Mereka yang mulia dan di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka yang istigomah di jalan yang lurus, 
mereka yang telah diberi ni'mat , mereka hanyalah terdiri dari 4 golongan manusia yakni para Nabi 
(yang utama adalah Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Tunjukilah kami jalan yang lurus” (@S Al Fatihah (11:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi , menjadi kekasih Allah (wali Allah) dengan mencapai 
shiddigin dan bermacam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011109/28/magom-wali-allah/ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah saw : “Sesungguhnya diantara 
hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk golongan para Nabi, bukan pula 
syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla menempatkan magam mereka itu adalah 
magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan 
mereka?'mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi bersabda: “yaitu Kaum yang saling 
menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka tidak bertalian darah, dan mereka itu 
saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah sungguh wajah mereka itu bercahaya, 
dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka itu tidak takut seperti yang ditakuti 
manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” kemudian beliau membaca ayat : ” 
Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Jadi jika ada orang yang mengaku menjalankan tasawuf namun tidak terikat dengan perkara 
syariat dalam makna dzahir maka mereka jelas telah salahpaham. 


Mereka yang menjalankan tasawuf maka perkara syariat bukanlah sebagai beban namun sebuah 
kenikmatan, kelezatan atau kesenangan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah "... 
.kesenanganku dijadikan dalam shalat” (diriwayatkan oleh Anas ra) 


Dengan menjalankan tasawuf kita dapat memahami atau mengalami apa yang dikatakan oleh 
Imam Syafi'i ra "nikmatnya atau kelezatan tagwa" 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”"Berusahalah engkau menjadi seorang 
yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil 
salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. 
Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak 
dapat merasakan kelazatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak 
mahu mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik ra bahwa menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak 
dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar . 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4730 ) 


Jadi indikator muslim yang beri'tigod, berakidah, beragama dengan baik dan benar adalah miminal 
muslim yang beraklakul karimah, muslim yang Ihsan (muhsin / muhsinin), muslim yang sholeh 
(sholihin). 

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 
(As. Al-Hujjarat :10) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Firman Allah ta'ala yang artinya : "Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang 
bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang 
kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 
Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dalam sebuah haditas @udsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: 
Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan/perkara syariat), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri 
kepadaKu dengan amalan sunnah (amal kebaikan), maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah 
mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan 
pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu 
yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 
kepedihan sakitnya. (HR Muslim 6021) Link:  http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-61&ayatno-89&action-display&optionzcom bukhari 

Seorang Wali Allah, mereka yang telah bermarrifat, mereka yang disisiNya, mereka yang telah 
sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla, jika mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla , 
pasti akan dikabulkanNya. Cuma mereka kadang malu untuk memohon kepada Allah karena telah 
mencukupkan diri kepada pengaturanNya 


Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya : “Adakah di antara 
kalian yang datang dari suku Garn?”. 


Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak 
dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan penuh selidik. 


“Siapa namamu?” tanya Umar. 

“Aku Uwais”, jawabnya datar. 

“Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. 
“Benar, Amirul Mu'minin”, jawab Uwais tegas. 


Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 
uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak hilang). 


“Benar, Amirul Mu'minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku berdo'a kepada Allah 
agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4740 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dekat pusarku yang masih tersisa, itu untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. 
“Mintakan aku ampunan kepada Allah”. 


Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh 
keheranan. “Wahai Amirul Mu'minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 
kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” 


Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 
“Sesungguhnya sebaik-baik Tabiin adalah seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang 
selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di 
dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah 
kepadanya agar ia memintakan ampunan kepada Allah” 


Uwais lalu mendoa'kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam 
kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. (H.R. Muslim 
dan Ahmad) 


Setelah kita menjalankan amal ketaatan atau perkara syariat, syarat sebagai hamba Allah yakni 
menjalankan kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), menjauhi laranganNya (dikerjakan berdosa) 
dan menjauhi apa yang telah diharamkanNya (dikerjakan berdosa), yang tertinggal sekarang 
adalah pilihan amal kebaikan apa yang kita akan lakukan untuk memperjalankan diri kita agar 
sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrulah.” 


Contoh tiga amalan dasar tasawuf di atas adalh termasuk dzikrullah. Dzikrullah yang dilakukan 
oleh Ulil Albab sebagaimana firman Allah Azza Wa Jalla yang artinya “yaitu) orang-orang yang 
mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali 
Imran (3| : 191) 


Ada pula pilihan amal kebaikan berupa dzikrullah yang disampaikan oleh mursyid (pembimbing) 
tharikat yang mutakbarah dapat pula memperjalankan diri kita kepada Allah. 


Mereka yang memperjalankan diri kepada Allah Azza wa Jalla akan saling mengenal di alam 
ruhani yang tak dibatasi ruang dan waktu. 


Al Imam al Alim al Alamah al Arif Billah Muhadits al Musnid al Mufasir @utb al Haramain Syeikh 
Muhammad al Maliki al Hasni al Husaini as Syadzili Mekah menyebutkan bahwa Syekh Ahmad 
Shohibul wafa Tajul “Arifin adalah Sulthonul Awliya fi hadza zaman bahkan beliaupun 
menyebutkan @oddasallahu Sirrohu bukan Rodliyallohu “anhu seperti yang kebanyakan 
disebutkan oleh para ikhwan. Walaupun secara dhohir Syekh Muhammad Alawy Al-Maliki belum 
bertemu dengan pangersa Abah namun keduanya telah mengenal di alam ruhani yang tak 
dibatasi ruang dan waktu. 


Rasulullah adalah manusia yang paling utama, paling mulia, paling dekat dengan Allah Azza wa 
Jalla. Beliau termasuk salah satu manusia yang telah kasyaf. 


Kasyaf terbukanya hijab atau tabir pemisah antara hamba dan Tuhan. Allah membukakan tabir 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (azan ) 


bagi kekasih-Nya untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui hal-hal ghaib. 


Mereka yang kasyaf dapat mengetahui atau mengenal siapa-siapa yang melakukan “perjalanan” 
kepada Sang Kekasih , Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikiaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam dengan perkataannya yang artinya “aku mendengar derap sandalmu di dalam surga”. 


Bilal ra memperjalankan dirinya kepada Allah ta'ala dengan pilihan amal kebaikan berupa selalu 
menjaga wudhunya dan menjalankan sholat selain sholat yang telah diwajibkanNya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal ketika shalat Shubuh: “Hai 
Bilal, katakanlah Kepadaku apakah amalanmu yang paling besar pahalanya yang pernah kamu 
kerjakan dalam Islam, karena tadi malam aku mendengar derap sandalmu di dalam surga? ' Bilal 
menjawab: Ya Rasulullah, sungguh saya tidak mengerjakan amal perbuatan yang paling besar 
pahalanya dalam Islam selain saya bersuci dengan sempurna, baik itu pada waktu malam ataupun 
siang hari. lalu dengannya saya mengerjakan shalat selain shalat yang telah diwajibkan Allah 
kepada saya.” (HR Muslim 4497) Sumber:  http://www.indoguran.com/index.php? 


surano-45&ayatno-109&action-display&optionzcom muslim 


Mereka yang menjalankan tasawuf atau mereka yang memperjalankan diri kepada Allah 
diistilahkan oleh Imam Syafi'i ra adalah mereka yang merasakan “kelezatan takwa”. Mereka yang 
mendapatkan kenikmatan bertemu dengan Tuhan, kenikmatan yang dirasakan oleh muslim 
kebanyakan di akhirat kelak. 

Diriwayatkan oleh Anas Ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata “....kesenanganku 
dijadikan dalam shalat” 

Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai “Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin", “sholat itu adalah 
mi'rajnya orang-orang mukmin". yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat 
dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian apabila sholat maka 
sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerti 
bagaimana bermunajat dengan Tuhan" 

Allah berfirman yang artinya, “Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat kecuali bagi 
mereka yang khusyu' yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan 
sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya”. (AS. Al-Bagarah 2 : 45). 

Di dalam shalat bertemu Allah. Di dalam dzikir bertemu Allah. Saat puasa bertemu Allah. Saat haji 
pun bertemu Allah. Bahkan dalam seluruh aktifitas kita sehari-hari kita bertemu Allah. Asalkan kita 
tahu caranya, seperti yang diajarkan oleh Al @uran, dan disampaikan oleh Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam 

Rasulullah bersabda “Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika 
berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya” (HR Bukhari). 

Rasulullah bersabda "“Buatlah perut-perutmu lapar dan galbu-galbumu haus dan badan-badanmu 
telanjang, mudah-mudah an galbu kalian bisa melihat Allah di dunia ini (HR Bukhari). 

Rasulullah bersabda: “Kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian hingga kalian mati.” (Abu 
Dawud no. 4320, Ibnu Abi “Aashim dalam As-Sunnah (Dhilaalul-Jannah) no. 428, dan Al-Laalika'iy 
dalam Syarh Ushuulil-I'tigad no. 848.| 

Setiap manusia dapat melihat Rabb di dunia dan akhirat setelah mencapai kematian. 

Apakah yang dimaksud dengan manusia masih di dunia namun mencapai kematian ? 

Hal ini terkait dengan perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang lain yakni, “Muutu 
gabla an tamuutu”, “matilah sebelum mati”. 

Kita dapat mencapai kematian ketika di dunia adalah keadaan dimana ruhani (ruhNya) dapat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4742 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sepenuhnya mengatasi jasmani. Ruhani yang terbebas dari jasmani , terbebas dari kukungan 
hawa nafsu. Hakikat mati adalah terbebasnya ruhani (ruhNya) dari jasmani atau jasad. 


Mereka yang memperturutkan hawa nafsu adalah mereka yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla 
atau mereka yang tidak melihat Rabb. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “...Janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah..” (AS Shaad 
(381:26 ) 

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya 
bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya” (AS An Nisaa' (41:27) 

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pakailah pakaian yang baru, hiduplah dengan 
terpuji (mulia), dan matilah dalam keadaan mati syahid” (HR.Ibnu Majah) 


Mereka yang menjalankan tasawuf atau mereka yang memperjalankan diri mereka kepada Allah 
taala adalah mereka yang mempergunakan “pakaian baru” pada ruhani mereka, mereka yang 
bertaubat dan membersihkan dirinya dan mengisinya dengan hal-hal terpuji, mereka berjalan 
mencapai terminal-terminal hakikat (magom) sehingga mereka syahid (menyaksikan) Allah ta'ala. 
Lebih awal daripada penduduk surga yang kelak menyaksikan Allah ta'ala juga 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0936. TINGKATAN KEIKHLASAN 


PERTANYAAN : 
Wafa Noer 


Bismillah... TARKUL 'AMAL LIAJLI NAS RIYAUN WAL'AMAL LIAJLI NAS SYIRKUN law tidak 
salah ini @oul Imam Ghozali y Tadz? Untuk Maksud dari @oul ini Saya Kurang tahu? Untuk Para 
Ustadz Sumonggo Kulo Aturi Paring Pangertsan dateng Kula? 


JAWABAN : 
Mumu Bsa 
TINGKATAN KEIKHLASAN 


Ada orang yang bertanya: apakah boleh kita membaca wagiah dengan tujuan meraih dunia 

(kelancaran rizki)? Apakah hal ini tidak termasuk kategori Riya'. Permasalahan seperti ini bisa saja 

menggangu pikiran para jamaah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan mengenai 

definisi riya, ikhlas dan tingkatannya seperti berikut dan selanjutnya anda yang akan menjawab 
pertanyaan diatas dengan sendirinya. Dalam Risalah gusyairiyah disebutkan : 

IN Lila Of GEN, Sd Gali Joel ya Jalla tel abi Jet oya Jali Sy la dl aan, Gale oa Jail J4 

96 — ISP "amel la JI") (Lan) 

Fudhail bin iyadl Rahimahullah berkata: Meninggalkan Amal karena manusia itu namanya riya', 

beramal karena manusia itu namanya syirik dan Ikhlas adalah jika engkau dijauhkan oleh Allah 

dari keduanya. Sedang ibnu ajibah Rahimahullah berkata : 
ye velg oa elsa ye la LN Pa ta yA, 


Ikhlas terdiri atas tiga tahapan: 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4723 ) 


ai) S3 Rana Ily Oa Sia Ay Ig Tapal bd Cab pa GA Alalaa oya GIA LAI ya tejadi yeN 

Pra 

(1) Ikhlas awam. yaitu, berbuat karena Allah semata, namun masih menginginkan bagian dunia 

dan akhirat, seperti kesehatan dan kekayaan —Rizki yang melimpah , juga kemegahan di surga 
serta bidadari: 

Agil 099 Tag PI BBI Hb yel ea. 

(2) Ikhlas Khusus. yaitu, hanya menginginkan bagian akhirat tanpa memperdulikan bagiannya di 

dunia: 
Ajo dl Up LS Ry HA AAN Har pall GAB allah CSI, Dad CL ya yogi Py 


(3) Ikhlas khawasul khawas. yaitu, melepaskan seluruh keinginan atau bagian kesenangan serta 
balasan dunia dan akherat, persembahan mereka semata-mata hanya untuk merealisasikan 
ubudiyah sekaligus melaksanakan hak dan perintah Ke-Tuhanan (Rububiyah), karena cinta dan 
rindu untuk melihat Allah SWT. Dalam kitab minhajul abidin terdapat permasalahan yaitu: Banyak 
masyayikh yang mengamalkan surat wagiah sewaktu dilanda kesulitan (ayyamul usri), mereka 
membaca guran yang termasuk amalan akhirat tapi dengan menghendaki harta dunia, apakah 
tidak termasuk riya"? Imam ghazali menjawab bahwa tujuan mereka adalah dunia yang digunakan 
untuk kebaikan, mengajarkan ilmu, menolak ahli bid'ah, membela kebenaran, mengajak-ngajak 
manusia menuju ibadah, dan mempermudah ibadah. 


kind SU YA ia 3 padi BI AU DS Lain Se Jah Ui pam DINI GIS oki 
Ini semua adalah keinginan / tujuan yang terpuji yang tidak masuk kedalamnya sesuatupun dari 
unsur riya. Karena harta dunia (yang dicari dari surat wagiah) hakikatnya adalah berorientasi 


akhirat. Hal ini berlandaskan pada hadits shohih: "innamal a'mal bin niyyaat " yang dijabarkan 
dalam sebuah hadits : 


bw! Ilasi oya png BPN! oat oat Ja Uya SA yan BAYI Ilasi eya paaeh Led Bo yag pati Ja Uya PS 
Re yang 
Betapa banyak amal yang berbentuk amal dunia tetapi menjadi amal akhirat karena baiknya niat 


dan betapa banyak amal yang berbentuk amal akhirat tetapi jadi amal dunia belaka karena 
jeleknya niat. | by : gusfathulbari |. 


0953. DEFINISI TAUFIA, HIDAYAH, DAN BAROKAH 


PERTANYAAN : 

Haidir Malakat 

Apakah perbedaan Taufi@ dan Hidayah ? Terimaksih... 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 

HIDAYAH 


Hidayah ialah Jalan lurus yang dapat mencapaikan seseorang pada tujuan kehidupan bahagia di 
akherat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(azaa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JSI 4 Soul Jl Iko! Ga LA Plak, 
| Aysiir at-Tafasiir Li Kalaam al'Aly 11/263 | 
BAYI pari Il Jha Ol BLH oa Raley € Bl masi yag Ball II Jang pian! Gaal! oa Aalul 
| Tafsiir as-Sya'raawy 1/383 | 
bales Ugal! Ao pN IYA Y Rel II Iko Le (de IYA (Zola 
| Tafsiir al-Hagay XVI1/298 | 
TAUFIA 


Taufig adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'alaa yang mendorong dan mempermudah 
seseorang untuk melakukan ketaatan dalam beribadah 


kaan! 5 A5 aloe OVIS 4 A01 3 A5 aloe Gada O ydKAN Lulouol JW 

| Syarh an-Nawaawy alaa Muslim 1/173 | 

Jaa dah Upik J3 cad (3 AU Bad aloe Tety mada Ata ya Dll II Jaor 2 Gagal 
| Dalil al-Faalihiin V/138 | 

Aa LA Jama Jati adl | du Y Ha Ls 

| Tafsiir al-baghoowy V/196 | 

OYsdl Ra yA Jas Ja xelal Ss aa Du SA Lele JG, . 

| Ghidza' al-Baab 11/370 | 


Dengan demikian semua manusia yang menganut agama Islam artinya telah mendapatkan 
hidayah dari Allah Ta'ala (Jalan lurus yang dapat mencapaikan seseorang pada tujuan kehidupan 
bahagia di akherat) tetapi tidak semua dari mereka mendapat taufig untuk mengerjakan amal 
shaleh. 


BARAKAH 
Barakah artinya kian bertambah dan langgengnya suatu kebaikan 
ATT SN ya (BISA AI bs (ia) ob 1 (lelah) OA Ie Alam Jasty JL Of ea (SAH JT Isl 
2g poly) (an) Jai 0) de Kama Ul ol DB pel Aely Jadi pul (V2) Sad! aka (Way) dalyag pb Bo) (Ag 
IS al aa oya dora Gal Aiman Sa 


Jika salah seorang diantara kalian makan, hendaklah dia mengucapkan: “ Ya Allah, berkahi-lah 
kepada kami apa yang ada didalamnya dan berilah kami rizki berupa makanan yang lebih baik 
darinya “ .... (HR. Abu Daud, at-Turmudzi dan Ibn Maajah). (Keterangan berkahi-lah kepada kami 
apa yang ada didalamnya) Baarik diambil dari kata berkah, yang artinya kian bertambah dan 
langgengnya suatu kebaikan. | Faidh al-Gadiir 1/138 J. Wallaahu A'lamu Bis Showab. 


1025. HAKIKAT SYUKUR 


PERTANYAAN : 
Romlee Mochammad 
Pak, assalamu alaikum mau tanya.....? Seperti apa hagikatnya SYUKUR itu.....? silahkan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | azas ) 


pencerahannya...? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
DS alan ap Jl SSI de Lain 4 Kemang iki pala 00 La Jah 2 AI yag pama (TA San HK EA) 
OLI Tolazel jl OS YL Is dot 1,3 
AU pl ya andi dalah Jae AI ya JUN 9 mili oya Ramli Ao pan plaU Jas Ily ole oya lara SE Of elsl 
Olah Lely GIE AS olesi y paid CA at Okey del aU Jadi WU3 Gang A03 mail o yaa 
kinana de LA dilain YI ya Sjly dtelb 3 las AI pai Ilantab Tgk lay ale IA Olayomdk Jl ad KAI Jebb 
IAI 3 KI Ou 
Akh A05 Lagi dial Pantat (3) Lay tundid Y onkend deol Lah (EL A1 3 Aan Jana! ISI YI Ya SLS OSLY aall of bel 
dsb 2) les UE Lia 3 Ge Le JS) mama Ramald OLS oil VI JIN Oya Jika OLS lg Uklany LEAN IS) LAS ata AS 
doluw Il 4 dead 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu” (AS. 14:7). 
Bersyukur kepada Allah itu ada tiga cara, yaitu bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan 
bersyukur dalam sikap perilaku (perbuatan) 

1. Bersyukur dengan hati. Bersyukur di dalam hati ialah dengan cara membentuk keyakinan 
dan keinginan dalam diri untuk menjalani kebajikan-kebajikan yang telah diperintahkan dan 
tidak gampang memperlihatkan bentuk nikmat yang telah Allah berikan padanya terhadap 
setiap orang. 

2. Bersyukur dengan lisan. Adapun syukur dengan lisan yaitu dengan memperbanyak puji 
syukur kepada Allah sambil membaca Alhamdulillah. 

3. Bersyukur dalam dalam sikap prilaku (Perbuatan). Adapun bersyukur dalam bentuk sikap 
tingkah laku dan perbuatan adalah dengan menjadikan nikmat-nikmat yang telah Allah 


berikan padanya sebagai sarana amal ibadah serta menjaga diri sedapat mungkin dari 
tercebur dalam maksiat. 


Ketahuilah... Seseorang tidak dikatakan bersyukur selagi belum mampu menjadikan nikmat yang 
telah ia terima sebagai sarana untuk mahabbah (mencintai Allah) bukan untuk kesenangan- 
kesenangan yang bersifat pribadi, bila ia menjadikan nikmatNya justru sebagai sarana terhadap 
hal-hal yang Allah murkai sesungguhnya ia benar-benar telah mengkufuri nikmatNya sebagaimana 
bila ia menganganggurkan nikmat tersebut karena artinya ia telah menyia-menyiakan kesempatan 
yang telah Allah berikan padanya untuk menggapai kehidupan bahagia. | Syarh al-Hikam 
al-'Athooiyyah hal 64 dan Mau'izhoh al-Mu'miniin Min Ihyaa “Uluum ad-Diin 1/420 J. 


1045. NAFSU SEBAGAI AWAL PETAKA DAN BENCANA 


PERTANYAAN : 
Muhamad Yudy Ibrahim 


Assalamu 'alaykum..mau nanyak nih ..setiap permasalahn itu karenaa kesalahn kita dosa kita ,tau 
coba,an dari ALLOH.. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aza ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. YANG PALING MENDASARI TIMBULNYA PETAKA DAN BENCANA ADALAH 
NAFSU KITA..... 


JPla oya elo Lap sll Jwasi Lala y plat VI put Lee key SDI Kama Lay SlaeYI hot Gadill Bgt 1 Ulil JB (dai) 

IS Je Kang jai IS) Ay LS oya AS Uli VI HP JAS Gay dada GA ja Kenal Joel uya US Is ya, 
cai Jah ca Raba pa II AE Jl oa AI Ge Gay Ly Rel) IDag Ronald, Aash. 

(| PERINGATAN | Imam al-Ghozali berkata “Keinginan nafsumu adalah paling berbahayanya dari 


segala jenis musuh, ujiannya paling sulit diantara segala ujian, pengobatannya paling rumit 
diantara semua perkara dan menawarkannya paling rumit diantara jenis penyakit. 


Dialah musuh dari dalam.. 

Pencuri bila berasal dari anggota keluarga amatlah sulit menepisnya 
Dialah musuh yang disuka.. 

Dan seseorang menjadi buta atas cela hal yang ia suka. 


Bila engkau berfikir dengan benar, akan kau temukan bahwa sumber dari segala fitnah, noda, 
kehinaan, kehancuran dan segala cobaan adalah NAFSU 


Dan semua petaka didunia semenjak Allah pertama kali mencipta makhluk hingga hari kiamat 
kelak adalah karena NAFSU.... (Faidh al-Gadiir IV/240). 


1110. ORANG YANG HITAM JIDATNYA 


PERTANYAAN : 
Ghufron Bkl 


Assalamu alaikum...bagaimana hukumnya orang yang hitam jidatnya sebab ibadah ? Mohon 
dengan referensi 


JAWABAN : 
Afif Yang Khoir 


Tanda hitam pada jidat seseorang tidak mencerminkan perilaku kasalehan seseorang, meskipun 
pada sebagian orang2 saleh ditemukan tanda hitam pada jidatnya karena sering shalat. 
Sedangkan usaha menampakkan tanda hitam pada jidat dengan maksud agar nampak saleh 
hukumnya adalah haram karena tergolong riya'. Bagi sebagaian orang yang telah nampak tanda 
hitam pada jidatnya, jika dapat mendorong timbulnya sifat riya' maka menurut imam Ghazali harus 
di hilangkan agar terhindar dari sifat riya”. Adapun mengenai pengertian tanda hitam yang terdapat 
dalam ayat alguran : 


AL Aa maa aa 
Para ulama berbeda dalam menafsirkannya: 
1. Tanda hitam seperti bekas cap tanda yang ada di punggung onta atau sapi. 


2. Perubahan perilaku positif sebagaimana khusyu' dan lain-lain. 
3. Kelak di hari kiamat akan nampak sinar pada jidatnya. 


Referensi: 
1. Attahrir wattanwir Li Ibn Asyur Juz 6 Hal. 201 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG Darat ) 


2. Ihya' Ulumuddin Juz 1 Hal 140 
3. Hasyiyah Bujairimi Ala Khatib, Juz 6 hal. 51 
4. Tafsir Al “Alusiy, Juz 19 Hal 236 


1114. HIMAH : MUTIARA SYEIKH ABDUL OADIR AL 
JAILANI 


Futuhul Ghoib ( Penyingkap Keghoiban ) 

Ditulis oleh Dewan Asatidz  "...(wacana-wacana ini) diilhamkan kepadaku dari khazanah dunia 
ghaib.." Karya terpenting sang wali -- disamping Fath al-Rabbani dan @asidah al-Ghautsiyah. 
Terlepas dari sifatnya yang nyata-nyata mistis, kumpulan berbagai wacana tentang masalah 
tasawuf ini, mudah dipahami. Sayyid Abu Muhammad Abdul @adir Jailani, lahir di Jilan, Persia 
pada 1077M, adalah seorang wali-sufi yang telah mencapai peringkat ghauts -- yang, dalam 
peristilahan tasawuf, hanya berada setingkat di bawah Nabi. Sebagai seorang mujahid pemelihara 
ruh Islam, ia adalah muhyiddin (pembangkit iman) yang berpengaruh atas sejarah Islam, hingga 
kini. tarekat Gadiriyah --salah satu tarekat yang paling popular di dunia Islam, termasuk di 
Indonesia-- berpangkal pada tokoh ini. 


Risalah 1 : 

Tiga hal mutlak bagi seorang Mukmin, dalam segala keadaan, yaitu: (1) harus menjaga perintah- 
perintah Allah, (2) harus menghindar dari segala yang haram, (3) harus ridha dengan takdir Yang 
Maha Kuasa. la bertutur: Tiga hal mutlak bagi seorang Mukmin, dalam segala keadaan, yaitu: (1) 
harus menjaga perintah-perintah Allah, (2) harus menghindar dari segala yang haram, (3) harus 
ridha dengan takdir Yang Maha Kuasa. Jadi seorang Mukmin, paling tidak, memiliki tiga hal ini. 
Berarti, ia harus memutuskan untuk ini, dan berbicara dengan diri sendiri tentang hal ini serta 
mengikat organ-organ tubuhnya dengan ini. 


Risalah 2 : 

la bertutur : Ikutilah (Sunnah Rasul) dengan penuh keimanan, jangan membuat bid'ah, patuhilah 
selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar: junjung tinggilah tauhid dan jangan 
menyekutukan Dia: sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbatkan sesuatu keburukan pun 
kepada-Nya. Pertahankan Kebenaran-Nya dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu dan 
jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristigomahlah: berharaplah kepada-Nya, jangan kesal, 
tetapi bersabarlah. Bekerjasamalah dalam ketaatan dan jangan berpecah-belah. Saling 
mencintailah dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan dan jangan ternoda olehnya. 
Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, 
jangan berpaling dari-Nya. Segeralah bertaubat dan kembali kepada-Nya. Jangan merasa jemu 
dalam memohon ampunan kepada Khaligmu, baik siang maupun malam: (jika kamu berlaku 
begini) niscaya rahmat dinampakkan kepadamu, maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka 
dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmat-Nya, bersama-sama bidadari di 
surga dan tinggal di dalamnya untuk selamanya, mengendarai kuda-kuda putih, bersuka ria 
dengan hurhur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, 
dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para shiddig, para syahid, dan 
para shaleh di surga yang tinggi. 


Risalah 3 : 
la bertutur: Apabila seorang hamba Allah mengalami kesulitan hidup, maka pertama-tama ia 
mencoba mengatasinya dengan upayanya sendiri. Bila gagal ia mencari pertolongan kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(azas ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sesamanya, khususnya kepada raja, penguasa, hartawan, atau bila dia sakit, kepada dokter. Bila 
hal ini pun gagal, maka ia berpaling kepada Khalignya, Tuhan Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, 
dan berdo'a kepada-Nya dengan kerendah-hatian dan pujian. Bila ia mampu mengatasinya 
sendiri, maka ia takkan berpaling kepada sesamanya, demikian pula bila ia berhasil karena 
sesamanya, maka ia takkan berpaling kepada sang Khalig. Ia bertutur: Apabila seorang hamba 
Allah mengalami kesulitan hidup, maka pertama-tama ia mencoba mengatasinya dengan 
upayanya sendiri. Bila gagal ia mencari pertolongan kepada sesamanya, khususnya kepada raja, 
penguasa, hartawan: atau bila dia sakit, kepada dokter. Bila hal ini pun gagal, maka ia berpaling 
kepada Khalignya, Tuhan Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, dan berdo'a kepada-Nya dengan 
kerendah-hatian dan pujian. Bila ia mampu mengatasinya sendiri, maka ia takkan berpaling 
kepada sesamanya, demikian pula bila ia berhasil karena sesamanya, maka ia takkan berpaling 
kepada sang Khalig. Kemudian bila tak juga memperoleh pertolongan dari Allah, maka 
dipasrahkannya dirinya kepada Allah, dan terus demikian, mengemis, berdo'a merendah diri, 
memuji, memohon dengan harap-harap cemas. Namun, Allah Yang Maha Besar dan Maha Kuasa 
membiarkan ia letih dalam berdo'a dan tak mengabulkannya, hingga ia sedemikian terkecewakan 
terhadap segala sarana duniawi. Maka kehendak-Nya mewujud melaluinya, dan hamba Allah ini 
berlalu dari segala sarana duniawi, segala aktivitas dan upaya duniawi, dan bertumpu pada 
ruhaninya. Pada peringkat ini, tiada terlihat olehnya, selain kehendak Allah Yang Maha Besar lagi 
Maha Kuasa, dan sampailah dia tentang Keesaan Allah, pada peringkat haggul yagin (“ tingkat 
keyakinan tertinggi yang diperoleh setelah menyaksikan dengan mata kepala dan mata hati). 
Bahwa pada hakikatnya, tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah: tak ada penggerak 
tak pula penghenti, selain Dia, tak ada kebaikan, kejahatan, tak pula kerugian dan keuntungan, 
tiada faedah, tiada memberi tiada pula menahan, tiada awal, tiada akhir, tak ada kehidupan dan 
kematian, tiada kemuliaandan kehinaan, tak ada kelimpahan dan kemiskinan, kecuali karena 
ALLAH. Maka di hadapan Allah, ia bagai bayi di tangan perawat, bagai mayat dimandikan, dan 
bagai bola di tongkat pemain polo, berputar dan bergulir dari keadaan ke keadaan, dan ia merasa 
tak berdaya. Dengan demikian, ia lepas dari dirinya sendiri, dan melebur dalam kehendak Allah. 
Maka tak dilihatnya kecuali Tuhannya dan kehendak-Nya, tak didengar dan tak dipahaminya, 
kecuali Ia. Jika melihat sesuatu, maka sesuatu itu adalah kehendak-Nya: bila ia mendengar atau 
mengetahui sesuatu, maka ia mendengar firman-Nya, dan mengetahui lewat ilmu-Nya. Maka 
terkaruniailah dia dengan karunia-Nya, dan beruntung lewat kedekatan dengan-Nya, dan melalui 
kedekatan ini, ia menjadi mulia, ridha, bahagia, dan puas dengan janji-Nya, dan bertumpu pada 
firman-Nya. la merasa enggan dan menolak segala selain Allah, ia rindu dan senantiasa 
mengingat-Nya: makin mantaplah keyakinannya pada-Nya, Yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Ia 
bertumpu pada-Nya, memperoleh petunjuk dari-Nya, berbusana nur ilmu-Nya, dan termuliakan 
oleh ilmu-Nya. Yang didengar dan diingatnya adalah dari-Nya. Maka segala syukur, puji, dan 
sembah tertuju kepada-Nya. 


Risalah 4 : 

Ia bertutur: Bila kamu abaikan ciptaan, maka: "Semoga Allah merahmatimu," Allah melepaskanmu 
dari kedirian, "Semoga Allah merahmatimu," la mematikan kehendakmu: "Semoga Allah 
merahmatimu," maka Allah mendapatkanmu dalam kehidupan (baru). la bertutur: Bila kamu 
abaikan ciptaan, maka: "Semoga Allah merahmatimu," Allah melepaskanmu dari kedirian, 
"Semoga Allah merahmatimu," Ia mematikan kehendakmu: "Semoga Allah merahmatimu," maka 
Allah mendapatkanmu dalam kehidupan (baru). Kini kau terkaruniai kehidupan abadi, diperkaya 
dengan kekayaan abadi, dikaruniai kemudahan dan kebahagiaan nan abadi, dirahmati,dilimpahi 
ilmu yang tak kenal kejahilan: dilindungi dari ketakutan: dimuliakan, hingga tak terhina lagi, 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | a7ag ) 


senantiasa terdekatkan kepada Allah, senantiasa termuliakan: senantiasa tersucikan: maka 
menjadilah kau pemenuh segala harapan, dan ibaan pinta orang mewujud pada dirimu, hingga 
kau sedemikian termuliakan, unik, dan tiada tara: tersembunyi dan terahasiakan. Maka, kau 
menjadi pengganti para Rasul, para Nabi dan para shiddig. Kaulah puncak wilayat, dan para wali 
yang masih hidup akan mengerumunimu. Segala kesulitan terpecahkan melaluimu, dan sawah 
ladang terpaneni melalui do'amu: dan sirnalah melalui do'amu, segala petaka yang menimpa 
orang-orang di desa terpencil pun, para penguasa dan yang dikuasai, para pemimpin dan para 
pengikut, dan semua ciptaan. Dengan demikian kau menjadi agen polisi (kalau boleh disebut 
begitu) bagi kota-kota dan masyarakat. Orang-orang bergegas-gegas mendatangimu, membawa 
bingkisan dan hadiah, dan mengabdi kepadamu, dalam segala kehidupan, dengan izin sang 
Pencipta segalanya. Lidah mereka senantiasa sibuk dengan doa dan syukur bagimu, di manapun 
mereka berada. Tiada dua orang Mukmin berselisih tentangmu. Duhai, yang terbaik di antara 
penghuni bumi, inilah rahmat Allah, dan Allahlah Pemilik segala rahmat. 


Risalah 5 : 

la bertutur: Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan 
tipuannya, dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal, 
sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka 
mengabaikan kemudharatan tipu daya dan janji-janji palsunya - bila kau lihat semua ini - 
berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan 
karenanya, mengeluarkan bau busuk. Bila (dalam situasi semacam itu) kau enggan 
memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku 
terhadap dunia: bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah 
hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu-dayanya, sedang 
bagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada Nabi 
pilihan-Nya: "Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah Kami berikan kepada 
beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk Kami uji mereka 
dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal." (@S.20 -Thaaha :131). la bertutur: 
Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan tipuannya, 
dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal, sebenarnya 
mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan 
kemudharatan tipu daya dan janji-janji palsunya - bila kau lihat semua ini - berlakulah bagai orang 
yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau 
busuk. Bila (dalam situasi semacam itu) kau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup 
hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia: bila kau melihatnya, palingkan 
penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar 
kau aman darinya dan segala tipu-dayanya, sedang bagianmu menghampirimu segera, dan kau 
menikmatinya. Allah telah berfirman kepada Nabi pilihan-Nya: "Dan janganlah kamu tujukan kedua 
matamu kepada yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga 
kehidupan dunia, untuk Kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih 
kekal." (AS.20 -Thaaha :131). 


Risalah 6 : 

Maka Dia menyelamatkanmu dari kejahatan makhlug-Nya, dan menenggelamkanmu ke dalam 
samudra kebaikanNya: sehingga kau menjadi pusat kebaikan, sumber rahmat, kebahagiaan, 
kenikmatan, kecerahan, kedamaian, dan kesentosaan. Maka fana (penafian diri) menjadi tujuan 
akhir, dan sekaigus dasar perjalanan para wali. Para wali terdahulu, dari berbagai magam, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4750 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


senantiasa beralih, hingga akhir hayat mereka, dari kehendak pribadi kepada kehendak Allah. 
Karena itulah mereka disebut badal (sebuah kata yang diturunkan dari badala, yang berarti: 
berubah). Bagi pribadi-pribadi ini, menggabungkan kehendak pribadi dengan kehendak Allah, 
adalah suatu dosa. Ia bertutur: Lenyaplah dari (pandangan) manusia, dengan perintah Allah, dan 
dari kedirian, dengan perintah-Nya, hingga kau menjadi bahtera ilmu-Nya. Lenyapnya diri dari 
manusia, ditandai oleh pemutusan diri sepenuhnya dari mereka, dan pembebasan jiwa dari segala 
harapan mereka. Tanda lenyapnya diri dari segala nafsu ialah, membuang segala upaya 
memperoleh sarana-sarana duniawi dan berhubungan dengan mereka demi sesuatu manfaat, 
menghindarkan kemudharatan: dan tak bergerak demi kepentingan pribadi, dan tak bergantung 
pada diri sendiri dalam hal-hal yang berkenaan dengan dirimu, tak melindungi atau membantu diri, 
tetapi memasrahkan semuanya hanya kepada Allah, karena Ia pemilik segalanya sejak awal 
hingga akhirnya, sebagaimana kuasaNya, ketika kau masih disusui. Hilangnya kemauanmu 
dengan kehendakNya, ditandai dengan katak-pernahan menentukan diri, ketakbertujuan, 
ketakbutuhan, karena tak satu tujuan pun termiliki, kecuali satu, yaitu Allah. Maka, kehendak Allah 
mewujud dalam dirimu, sehingga kala kehendakNya beraksi, maka pasiflah organ-organ tubuh, 
hati pun tenang, pikiran pun cerah, berserilah wajah dan ruhanimu, dan kau atasi kebutuhan- 
kebutuhan bendawi berkat berhubungan dengan Pencipta segalanya. Tangan Kekuasaan 
senantiasa menggerakkanmu, lidah Keabadian selalu menyeru namamu, Tuhan Semesta alam 
mengajarmu, dan membusanaimu dengan nurNya dan busana ruhani, dan mendapatkanmu 
sejajar dengan para ahli hikmah yang telah mendahuluimu. Sesudah ini, kau selalu berhasil 
menaklukkan diri, hingga tiada lagi pada dirimu kedirian, bagai sebuah bejana yang hancur lebur, 
yang bersih dari air, atau larutan. Dan kau terjauhkan dari segala gerak manusiawi, hingga 
ruhanimu menolak segala sesuatu, kecuali kehendak Allah. Pada magam ini, keajaiban dan 
adialami akan ternisbahkan kepadamu. Hal-hal ini tampak seolah-olah darimu, padahal 
sebenarnya dari Allah. Maka kau diakui sebagai orang yang hatinya telah tertundukkan, dan 
kediriannya telah musnah, maka kau diilhami oleh kehendak Ilahi dan dambaan-dambaan baru 
dalam kemaujudan sehari-hari. Mengenai magam ini, Nabi Suci saw, telah bersabda: "Tiga hal 
yang kusenangi dari dunia - wewangian, wanita dan shalat - yang pada mereka tersejukkan 
mataku." Sungguh, hal-hal dinisbahkan kepadanya, setelah hal-hal itu sirna darinya, sebagaimana 
telah kami isyaratkan. Allah berfirman: "Aku bersama orang-orang yang patah hati demi Aku." 
Allah Yang Maha Tinggi takkan besertamu, sampai kedirianmu sirna. Dan bila kedirianmu telah 
sirna, dan kau abaikan segala sesuatu, kecuali Dia, maka Allah menyegarbugarkan kamu, dan 
memberimu kekuatan baru, yang dengan itu, kau berkehendak. Bila di dalam dirimu masih juga 
terdapat noda terkecil pun, maka Allah meremukkanmu lagi, hingga kau senantiasa patah-hati. 
Dengan cara begini Ia terus menciptakan kemauan baru di dalam dirimu, dan bila kedirian masih 
maujud, maka Dia hancurkan lagi, sampai akhir hayat dan bertemu (liga) dengan Tuhan. Inilah 
makna firman Allah: " Aku bersama orang-orang yang putus asa demi Aku, " Dan makna kata: 
"Kedirian masih maujud" ialah kemasihkukuhan dan kemasih puasan dengan keinginan-keinginan 
barumu. Dalam sebuah hadits gudsi, Allah berfirman kepada Nabi Suci saw: "Hamba-Ku yang 
beriman senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku, dengan mengerjakan shalat-shalat sunnah yang 
diutamakan, sehingga Aku mencintainya, dan apabila Aku telah mencintainya, maka Aku menjadi 
telinganya, dengannya ia mendengar, dan menjadi matanya, dengannya ia melihat, dan menjadi 
tangannya, dengannya ia bekerja, dan menjadi kakinya, dengannya ia berjalan." Tak dir agukan 
lagi, beginilah keadaan fana. Maka Dia menyelamatkanmu dari kejahatan makhlug-Nya, dan 
menenggelamkanmu ke dalam samudra kebaikanNya, sehingga kau menjadi pusat kebaikan, 
sumber rahmat, kebahagiaan, kenikmatan, kecerahan, kedamaian, dan kesentosaan. Maka fana 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4751 ) 


(penafian diri) menjadi tujuan akhir, dan sekaigus dasar perjalanan para wali. Para wali terdahulu, 
dari berbagai magam, senantiasa beralih, hingga akhir hayat mereka, dari kehendak pribadi 
kepada kehendak Allah. Karena itulah mereka disebut badal (sebuah kata yang diturunkan dari 
badala, yang berarti: berubah). Bagi pribadi-pribadi ini, menggabungkan kehendak pribadi dengan 
kehendak Allah, adalah suatu dosa. Bila mereka lalai, terbawa oleh tipuan perasaan dan 
ketakutan, maka Allah Yang Maha Besar menolong mereka dengan kasih sayangNya, dengan 
mengingatkan mereka sehingga mereka sadar dan berlindung kepada Tuhan, karena tak satu pun 
mutlak bersih dari dosa kehendak, kecuali para malaikat. Para malaikat senantiasa suci dalam 
kehendak, para Nabi senantiasa terbebas dari kedirian, sedang para jin dan manusia yang 
dibebani pertanggung jawaban moral, tak terlindungi. Tentu, para wali terlindung dari kedirian, dan 
para badal dari kekotoran kehendak. Kendati mereka tak bisa dianggap terbebas dari dua 
keburukan ini, karena mungkin bagi mereka berkecenderung kepada dua kelemahan ini, tapi Allah 
melimpahi rahmatNya dan menyadarkan mereka. 


Risalah 7 : 

Keluarlah dari kedirian, jauhilah dia, dan pasarahkanlah segala sesuatu kepada Allah, jadilah 
penjaga pintu hatimu, patuhilah senantiasa perintah-perintah-Nya, hormatilah larangan-larangan- 
Nya, dengan menjauhkan segala yang diharamkan-Nya. Jangan biarkan kedirianmu masuk ke 
dalam hatimu, setelah keterbuanganmu. Mengusir kedirian dari hati, haruslah disertai pertahanan 
terhadapnya, dan menolak pematuhan kepadanya dalam segala keadaan. Ia bertutur: Keluarlah 
dari kedirian, jauhilah dia, dan pasarahkanlah segala sesuatu kepada Allah, jadilah penjaga pintu 
hatimu, patuhilah senantiasa perintah-perintah-Nya, hormatilah larangan-larangan-Nya, dengan 
menjauhkan segala yang diharamkan-Nya. Jangan biarkan kedirianmu masuk ke dalam hatimu, 
setelah keterbuanganmu. Mengusir kedirian dari hati, haruslah disertai pertahanan terhadapnya, 
dan menolak pematuhan kepadanya dalam segala keadaan. Mengizinkan ia masuk ke dalam hati, 
berarti rela mengabdi kepadanya, dan berintim dengannya. Maka, jangan menghendaki segala 
yang bukan kehendak Allah. Segala kehendak yang bukan kehendak Allah, adalah kedirian, yang 
adalah rimba kejahilan, dan hal itu membinasakanmu, dan penyebab keterasingan dari-Nya. 
Karena itu, jagalah perintah Allah, jauhilah larangan-Nya, berpasrahlah selalu kepada-Nya dalam 
segala yang telah ditetapkan-Nya, dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu pun. Jangan 
berkehendak diri, agar tak tergolong orang-orang musyrik. Allah berfirman: "Barang siapa 
mengharap penjumpaan (liga) dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal saleh dan 
tidak menyekutukanNya." (AS 18.AI Kahfi: 110) Kesyirikan tak hanya penyembahan berhala. 
Pemanjaan nafsu jasmani, dan menyamakan segala yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah, 
juga syirik. Sebab selain Allah adalah bukan Tuhan. Bila kau tenggelamkan dalam sesuatu selain 
Allah berarti kau menyekutukan-Nya. Oleh sebab itu, waspadalah, jangan terlena. Maka dengan 
menyendiri, akan diperoleh keamanan. Jangan menganggap dan mengklaim segala kemaujudan 
atau magam-mu, berkat kau sendiri. Maka, bila kau berkedudukan, atau dalam keadaan tertentu, 
jangan membicarakan hal itu kepada orang lain. Sebab dalam perubahan nasib yang terjadi dari 
hari ke hari, keagungan Allah mewujud, dan Allah mengantarai hamba-hambaNya dan hati-hati 
mereka. Bisa-bisa yang kau percakapkan, sirna darimu, dan yang kau anggap abadi, berubah, 
hingga kau termalukan di hadapan yang kau ajak bicara. Simpanlah pengetahuan ini dalam lubuk 
hatimu, dan jangan perbincangkakn dengan orang lain. Maka jika hal itu terus maujud, maka hal 
itu akan membawa kemajuan dalam pengetahuan, nur, kesadaran dan pandangan. Allah 
berfirman: "Segala yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan terlupakan, Kami datangkan yang 
lebih baik daripadanya, atau yang sepertinya. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu." (AS 2.AI Bagarah: 106) Jangan menganggap Allah tak berdaya dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sesuatu hal, jangan menganggap ketetan-Nya tak sempurna, dan jangan sedikit pun ragu akan 
janji-Nya. Dalam hal ini ada sebuah contoh luhur dalam Nabi Allah. Ayat-ayat dan surah-surah 
yang diturunkan kepadanya, dan yang dipraktekkan, dikumandangkan di masjid-masjid, dan 
termaktub di dalam kitab-kitab. Mengenai hikmah dan keadaan ruhani yang dimilikinya, ia sering 
mengatakan bahwa hatinya sering tertutup awan, dan ia berlindung kepada Allah tujuh puluh kali 
sehari. Diriwayatkan pula, bahwa dalam sehari ia dibawa dari satu hal ke hal lain sebanyak 
seratus kali, sampai ia berada pada magam tertinggi dalam kedekatan dengan Allah. Ia 
diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena sebaik-baik seorang hamba yaitu 
berlindung dan berpaling kepada Allah. Karena, dengan begini, ada pengakuan akan dosa dan 
kesalahannya, dan inilah dua macam mutu yang terdapat pada seorang hamba, dalam segala 
keadaan kehidupan, dan yang dimilikinya sebagai pusaka dari Adam as., 'bapak' manusia, dan 
pilihan Allah. Berkatalah Adam a.s.: "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, 
dan jika Engkau tak mengampuni kami, dan merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang- 
orang yang merugi." (AS. 7.Al-A'raaf: 23). Maka turuniah kepadanya cahaya petunjuk dan 
pengetahuan tentang taubat, akibat dan tentang hikmah di balik peristiwa ini, yang takkan 
terungkap tanpa ini: lalu Allah berpaling kepada mereka dengan penuh kasih sayang, sehingga 
mereka bisa bertaubat. Dan Allah mengembalikannya ke hal semua, dan beradalah ia pada 
peringkat wilayat yang lebih tinggi, dan ia dikaruniai magam di dunia dan akhirat. Maka menjadilah 
dunia ini tempat kehidupannya dan keturunannya, sedang akhirat sebagai tempat kembali dan 
tempat peristirahatan abadi mereka. Maka, ikutilah Nabi Muhammad Saw., kekasih dan pilihan 
Allah, dan nenek moyangnya, Adam, pilihan-Nya - keduanya adalah kekasih Allah - dalam hal 
mengakui kesalahan dan berlindung kepada-Nya dari dosa-dosa, dan dalam hal bertawadhu' 
dalam segala keadaan kehidupan. 


Risalah 8 : 

la bertutur: Bila kau berada dalam hal tertentu, jangan mengharapkan hal yang lain, baik yang 
lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Jadi bila kau berada di pintu gerbang istana Raja, jangan 
berkeinginan untuk masuk ke istana itu, kecuali terpaksa. Yang dimaksud dengan terpaksa ialah 
diperintah terus-menerus. Ia bertutur: Bila kau berada dalam hal tertentu, jangan mengharapkan 
hal yang lain, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Jadi bila kau berada di pintu 
gerbang istana Raja, jangan berkeinginan untuk masuk ke istana itu, kecuali terpaksa. Yang 
dimaksud dengan terpaksa ialah diperintah terus-menerus. Dan jangan menganggapnya sebagai 
izin masuk, karena mungkin saja Raja menjebakmu. Tapi, bersabarlah, sampai kau benar-benar 
dipaksa memasukinya oleh sang Raja. Dengan demikian, sang Raja takkan menghukummu, 
karena Dia sendiri menghendakinya. Jika kau toh dihukum, tentu disebabkan oleh keburukan 
kehendak, kerakusan, ketaksabaran, kekurangajaran, dan keinginanmu untuk berpuas dengan 
keadaan kehidupanmu. Bila kau harus masuk ke dalamnya karena terpaksa, masuklah dengan 
penuh ketenangan dan ketundukan pandangan, bersikaplah yang layak dan indahkanlah semua 
perintah-Nya dengan sepenuh jiwa tanpa mengharapkan kemajuan dalam tingkat kehidupan. Allah 
berfirman kepada Rasul pilihan-Nya : "Dan janganlah engkau tujukan kedua matamu kepada yang 
telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai hiasan hidup, untuk Kami 
cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan abadi." (AS 20. Thaahaa: 131) 
Dengan firman-Nya: "Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan abadi". Allah memperingatkan Nabi 
pilihan-Nya, agar menghargai hal yang ada, dan mensyukuri karunia-karunia-Nya. Dengan kata 
lain, perintah ini adalah sebagai berikut: "Segala yang telah Aku karuniakan kepadamu - kebaikan, 
kenabian, ilmu, keridhaan, kesabaran, kerajaan agama, dan jihad di jalanKu - lebih baik dan lebih 
berharga ketimbang semua yang Kuberikan kepada yang lain." Jadi, segala kebaikan terletak 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4753 ) 


pada menghargai dan mensyukuri keadaan yang ada, dan menghindarkan selainnya, karena hal 
semacam itu merupakan cobaan dari-Nya. Jadi bila sesuatu telah ditentukan-Nya bagimu, tentu 
sesuatu itu akan datang kepadamu, suka atau tidak suka. Karenanya, sungguh tak patut, bila 
kekuranglayakan dan kerakusan terwujud padamu, kedua-duanya tertolak oleh akal dan ilmu. Dan 
jika sesuatu itu ditakdirkan-Nya bagi orang lain, mengapa kau bersusah payah meraih sesuatu 
yang tak bisa kau raih? Dan jika sesuatu tak diturunkan-Nya kepada siapapun, hanya sebagai 
cobaan, mana mungkin seorang arif menyukainya dan berupaya keras meraih itu? Terbuktilah, 
bahwa seluruh kebaikan dan keselamatan terletak pada menghargai keadaan yang ada. Maka, 
bila kau dinaikkan ke tingkat atas, sampai ke atap istana, maka kau sebagaimana telah kami 
nyatakan, mesti sadar diri, tenang, dan baik-laku. Kau mesti berbuat lebih dari ini, sebab kau kini 
lebih dekat kepada sang Raja, dan lebih dekat kepada marabahaya. Maka, jangan menginginkan 
perubahan keadaan yang ada padamu. Nah, kau tak punya pilihan dalam masalah ini, sebab hal 
itu mendorong ketakbersyukuran atas rahmat-rahmat yang ada, dan cita semacam ini menjadikan 
terhina, baik di dunia maupun di akhirat. Maka berlakulah sebagamana yang telah kami 
nasihatkan kepadamu, sampai kau dikarunia oleh Allah magam yang teguh, dan takkan 
tergoyahkan dengan segala tanda dan isyaratnya. Karena itu, tambatkanlah padanya dan jangan 
biarkan dirimu lepas darinya. (Keadaan perubahan ruhani) adalah milik para wali, sedang magam 
(peringkat ruhani) adalah milik para badal. 


Risalah 9 : 

Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. Sering berkata kepada Hadhrat Bilal sang muadzin: "Wahai Bilal, 
gembirakanlah hati kami," Maksud beliau, hendaklah ia serukan azan agar beliau bisa shalat, 
guna merasakan perwujudan-perwujudan rahmat Ilahi, sebagaimana telah kita bicarakan. Itulah 
sebabnya Nabi saw bersabda: "Dan mataku sejuk, bila aku shalat." Ia bertutur: KehendakNya 
terwujud, secara kasyf (penglihatan ruhani) dan musyahida (pengalaman-pengalama ruhani), pada 
para wali dan badal, yang tak terjangkau nalar manusia dan kebiasaan. Perwujudan ini terbentuk: 
jalal (keagungan), dan jamal (keindahan). Jalal menghasilkan kegelisahan, pemahaman yang 
menggundahkan, dan sedemikian menguasai hati, sehingga gejala-gejalanya tampak pada 
jasmani. Diriwayatkan bila Rasulullah shalat, dari hatinya terdengar gemuruh, bak air mendidih di 
dalam ketel, karena intensitas ketakutan yang timbul dari penglihatan beliau akan Kekuasaan dan 
KebesaranNya. Diriwayatkan bahwa pilihan Allah, Nabi Ibrahim as dan Umar sang Khalifah ra, 
juga mengalami keadaan yang serupa. Mengalami perwujudan keindahan Ilahi merupakan 
refleksiNya pada hati manusia yang mewujudkan nur, keagungan, kata-kata manis, ucapan penuh 
kasih-sayang, dan kegembiraan atas kelimpahan keruniaNya, magam yang tinggi, dan keakraban 
denganNya -- yang kepadaNya segala urusan mereka kembali -- dan atas takdir yang telah 
ditetapkanNya jauh di masa lampau. Inilah karunia dan rahmatNya, dan pengukuhan atas mereka 
di dunia ini, sampai waktu tertentu. Ini dilakukan agar mereka tak melampaui kadar cinta yang 
layak dalam keinginan mereka akan hal itu, dan karenanya, hati mereka takkan berputus asa, 
kendati mereka jumpai berbagai hambatan atau bahkan terkulaikan oleh hebatnya ibadah mereka 
sampai datangnya kematian. Ia melakukan ini berdasarkan kelembutan, kasih sayang dan 
kehormatan, juga untuk melatih agar hati mereka lembut, karena Dia bijaksana, mengetahui, 
lembut terhadap mereka. Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. Sering berkata kepada Hadhrat Bilal 
sang muadzin: "Wahai Bilal, gembirakanlah hati kami," Maksud beliau, hendaklah ia serukan azan 
agar beliau bisa shalat, guna merasakan perwujudan-perwujudan rahmat Ilahi, sebagaimana telah 
kita bicarakan. Itulah sebabnya Nabi saw bersabda: "Dan mataku sejuk, bila aku shalat." 


Risalah 10 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


la bertutur: Sungguh tiada sesuatu, kecuali Allah, sedang dirimu adalah tandanya. Kedirian 
manusia bertentangan dengan Allah. Segala suatu patuh kepada Allah dan milik Allah, demikian 
pula dengan kedirian manusia, sebagai makhluk sekaligus milikNya. Kedirian manusia itu pongah, 
darinya tumbuh dambaan-dambaan palsu. 

Nah, jika kau menyatu dengan kebenaran, dengan menundukkan dirimu sendiri, maka kau 
menjadi milik Allah dan menjadi musuh dirimu sendiri. Allah telah bersabda kepada Nabi Daud as: 
"Wahai Daud, Akulah tujuan hidupmu, yang tak mungkin kau elakkan. Karenanya 
berpegangteguhlah kepada tujuan yang satu ini, beribadahlah sebenar-benarnya, sampai kau 
menjadi lawan keakuanmu, semata-mata karena Aku." Maka keakrabanmu dengan Allah dan 
pengabdianmu kepadaNya menjadi kenyataan. Lalu kau peroleh bagianmu nan suci sungguh 
menyenangkan. Dengan demikian kau dicintai dan terhormat, dan segala sesuatu mengabdi dan 
takut kepadamu, karena semua tunduk kepada Tuhan mereka, dan selaras denganNya, karena 
Dia adalah Pencipta mereka, dan mereka mengabdi kepadaNya. 


Firman Allah: "Dan tak ada sesuatu pun melainkan bartasbih memujiNya, tetapi kamu tak mengerti 
tasbih mereka." (AS 17:44). Maka segala sesuatu di alam raya ini menyadari keridhaanNya, dan 
menaati perintah-perintahNya. Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Agung berfirman: "Lalu Ia 
berkata kepadanya dan kepada bumi, 'Hendaklah kamu berdua datang dengan suka ataupun 
terpaksa', Keduanya menjawab, 'Kami datang dengan suka hati." (AS 41:11). Jadi, segala 
pengabdian kepadaNya terletak pada penentangan terhadap kedirian. Allah berfirman: "Dan 
janganlah engkau turuti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (AS 
38:26). Ia juga berfirman: "Hindarilah hawa nafsumu, karena sesungguhnya tak ada sesuatu pun 
yang menentangKu di seluruh kerajaanKu, kecuali nafsu jasmani manusia." Suatu ketika Abu 
Yazid Bustami bermimpi bertemu Allah, dan bertanya kepadaNya: "Bagaimana cara menjumpaiMu 
?" JawabNya: "Buanglah keakuanmu dan berpalinglah kepadaKu". "Lalu", lanjut sang Sufi, "aku 
keluar dari diriku bagai seekor ular keluar dari selongsong tubuhnya." Jadi, segala kebajikan 
terletak pada memerangi kedirian dalam segala hal dan segala keadaan. Karena itu, jika berada 
pada kesalehan, tundukkanlah kedirian, hingga kau terbebas dari hal-hal terlarang dan syubhat ") 
dari pertolongan mereka, dari ketergantungan kepada mereka, dari rasa takut terhadap mereka 
atau dari rasa iri terhadap milikan duniawi mereka. (“ Syubhat: sesuatu yang meragukan ihwal 
halal atau haramnya). Lalu jangan mengharapkan sesuatu dari mereka, baik hadiah, kemurahan, 
atau pun sedekah. Karenanya bila kau bergaul dengan seorang kaya, jangan mengharapkan 
kematiannya demi mewarisi hartanya,. Maka, bebaskanlah dirimu dari ikatan makhluk, dan 
anggaplah mereka itu pintu gerbang yang membuka dan menutup., atau pohon yang kadang 
berbuah dan kadang tidak. Ketahuilah, peristiwa semacam itu terjadi oleh satu pelaksana, 
dirancang oleh satu perancang, dan Dialah Allah, sehingga kau beriman pada Keesaan Allah. 


Jangan pula melupakan upaya manusiawi, agar tak menjadi korban keyakinan kaum fatalis 
(Jabariyyah), dan yakinlah bahwa tak suatu pun terwujud, kecuali atas izin Allah Ta'ala. Karena 
itu, jangan Anda puja upaya manusiawi, karena yang demikian ini melupakan Tuhan, dan jangan 
berkata bahwa tindakan-tindakan manusia berasal dari sesuatu. Bila demikian, berarti kau tak 
beriman, dan termasuk dalam golongan Gadariyah. Hendaknya kau katakan, bahwa segala aksi 
makhluk adalah milik Allah, inilah pandangan yang telah diturunkan kepada kita lewat keterangan- 
keterangan yang berhubungan dengan masalah pahala dan hukuman. 


Dan laksanakan perintah-perintah Allah yang berkenaan dengan mereka (manusia), dan 
pisahkanlah bagianmu sendiri dari mereka dengan perintahNya pula, dan jangan melampaui batas 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4755 ) 


ini, karena hukum Allah itu pasti menentukanmu dan mereka, jangan menjadi penentu diri sendiri. 
Kemaujudanmu bersama mereka merupakan takdirNya. TakdirNya merupakan 'kegelapan', maka 
masukilah 'kegelapan' ini dengan pelita sekaligus penentu, yaitu Kitab Allah (Al Gur'an) dan 
Sunnah Rasul. Jangan tinggalkan kedua-duanya. Tapi bila di dalam pikiranmu melintas suatu 
gagasan, atau kau menerima ilham, maka tundukkanlah mereka kepada Kitab Allah dan Sunnah 
Rasul. 


Bila kau dapati larangan dari Al Guran dan Sunnah Rasul tentang yang terlintas pada benakmu 
dan yang kau terima melalui ilham, maka kau mesti menjauhi gagasan dan ilham semacam itu. 
Yakinilah bahwa gagasan dan ilham itu berasal dari setan yang terlaknat. Dan jika Kitab Allah dan 
Sunnah Rasul membolehkan gagasan dan ilham itu - semisal pemenuhan keinginan-keinginan 
yang dibolehkan hukum, seperti makan, minum, berpakaian, menikah, dan lain-lain - maka 
jauhilah pula gagasan dan ilham itu, jangan menerimanya. Ketahuilah, hal itu merupakan 
dorongan hewanimu, karenanya, tentanglah dan musuhilah hal itu. 


Bila kau dapati tiadanya larangan atau pembolehan di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul, 
tentang yang kau terima, dan kau tak mengrti -semisal kau diminta pergi ke tempat tertentu, atau 
menemuhi seseorang yang saleh, padahal melalui karunia ilmu dan pencerahan dari Allah 
kepadamu, kau tak perlu pergi ke tempat itu, atau menemui si orang saleh itu maka bersabarlah, 
jangan dulu melakukan sesuatu, dan bertanyalah kepada dirimu sendiri: "Benarkah ini ilham dari 
Allah dan mesti aku laksanakan ?" Adalah Sunnah Allah, mengulang-ulang ilham semacam itu, 
dan memerintahkanmu untuk segera berupaya atau menyibakkan isyarat semacam itu bagi para 
ahli hikmah - suatu isyarat yang hanya bisa dimengerti oleh para wali yang arif dan para badal 
yang teguh. Karena itu, kau mesti tak segera berbuat, sebab kau tak tahu akibat dan tujuan akhir 
urusan, cobaan, bahaya dan sesuatu rancangan gaib dariNya. 


Maka bersabarlah, sampai Allah Sendiri melakukannya bagimu. Bila tindakan itu atas 
kehendakNya, dan kau diantarkn ke magam itu, maka bila cobaan menghadangmu, kau akan 
melewatinya dengan selamat, karena Allah takkan menghukummu atas tindakan yang 
dikehendakiNya sendiri, namun la akan menghukummu atas keterlibatan langsungmu dalam 
kemaujudan suatu hal. 


Menaati perintah itu meliputi dua hal. Pertama, mengambil dari sarana penghidupan duniawi 
sebatas keperluanmu, dan mesti menghindari segala pemanjaan kesenangan jasmani, 
rampungkanlah semua tugas-tugasmu, dan ikatlah dirimu kepada penghalauan segala dosa, yang 
nyata dan yang tersembunyi. Kedua, berhubungan dengan perintah-perintah-perintah 
tersembunyi, yakni Allah tak menyruh hambaNya untuk mengerjakan sesuatu, dan tak pula 
melarangnya. Perintah seperti ini berkaitan dengan hal-hal yang padanya tak ada hukum yang 
jelas, yakni hal-hal yang tak tergolong terlarang dan tak terwajibkan, dengan kata lain 'tak jelas', 
yang di dalamnya manusia diberi kebebasan penuh untuk bertindak, dan hal ini disebut mubah. 
Dalam hal ini tak boleh mengambil prakarsa, tetapi menunggu perintah yang bertalian dengannya. 
Bila menerima perintah itu, ia taati. Dengan demikian semua gerak dan diamnya menjadi demi 
Allah. 


Jika ada kejelasan hukumnya, ia bertindak selaras dengannya. Bila tak ada kejelasan hukumnya, 
ia bertindak atas dasar perintah-perintah tersembunyi. Melalui ini, ia menjadi seteguh orang 
memperoleh hakikat. Bila kau telah sampai pada kebenarannya kebenaran, yang disebut 
pencelupan (mahwu) atau peleburan (fana), berarti kau berada pada magam badal yang patah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4756 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hati demi Dia, suatu keadaan yang dimiliki muwahhid, oarang yang tercerahkan ruhaninya, orang 
arif, yang adalah amir para amir, pengawas dan pelindung umat, khalifah dati Yang 
MahaPengasih, kepercayaanNya (alaihimussalam). 


Untuk menaati perintah, kau harus melawan kedirianmu, dan bebas dari ketergantunagn kepada 
segala kemampuan dan kekuatan, dan mutlak harus terhindar dari segala kemauan dan tujuan 
duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, kau menjadi abdi Sang Raja, bukan abdi kerajaanNya, 
bukan abdi perintahNya, bukan pula abdi kedirian. Kau seperti bayi dalam asuhan alam, atau 
mayat yang dimandikan, atau pasien tak sadarkan diri di hadapan sang dokter, dalam segala hal 
yang berada di luar wilayah perintah dan larangan. 


Risalah 11 : 

Ia bertutur: Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk kawin, padahal kau fakir dan miskin, 
dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan 
kemudahan dari-Nya, yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan 
semacam itu di dalam hatimu, niscaya la akan menolongmu, (entah dengan menghilangkan 
keinginan itu darimu) atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan 
mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu 
Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur, karena kesabaranmu dan keridhaanmu atas 
ketentuan-Nya. Maka ditingkatkan-Nya kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk 
senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya : 
"Se- sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika 
kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (AS. Ibrahim: 7) 


Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintah- 
Nya. Ridhalah atas takdir Yang Maha Kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. 
Sungguh Allah sendiri telah berfirman: "Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan 
menerima ganjaran mereka tanpa batas." (AS. Az Zumar : 10) 


Risalah 12 : 

Iya bertutur: Apabila Allah Yang Maha Agung melimpahimu kekayaan, dan kekayaan itu 
memalingkanmu dari kepatuhan kepadaNya, niscaya Ia memisahkanmu dari Nya di dunia dan di 
akhirat. Mungkin juga Ia mencabut karuniaNya darimu, menjadikanmu papa dan melarat, sebagai 
hukuman atas kepalinganmu dari Sang Pemberi, dan keterpesonaanmu akan karuniaNya. Tetapi, 
bila kau senantiasa patuh kepadaNya, dan tak terpengaruh oleh kekayaan itu, Allah akan 
menambahkan karuniaNya kepadamu, dan sedikit pun takkan menguranginya. Harta adalah 
abdimu, dan kau adalah abdi Sang Raja. Karena itu, hidup di dunia ini berada di bawah kasih 
sayangNya, dan hidup di akhirat terhormat dan abadi, bersama-sama para shiddig, para syahid, 
dan para shaleh. 

| Sumber : http://risalahparasufi.blogspot.com/2010/08/futuhul-ghoib-penyingkap-keghoiban.html | 


1148. DEFINISI FITNAH, FITNAH DUNIA DAN WANITA 


PERTANYAAN : 
El Azizi 


Assalaamu 'alaikum... sebenarnya apa sech definisi fitnah? juga maksud dari fitnah duniadan 
fitnah wanita? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4757 ) 


Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
I. PENGERTIAN FITNAH 
2 — AM JB cab pa AN, Akan KE dee Yg KLS Alay GUN AS — AI 3 aa dasi AS: 
Waah Bada Hilal! de Gilasy JSI OlusYI Ileeal 3 Jaring (delay oya din gr yelei JUII 3 adil Ileeal cdi Jel 
aa Lady Aya By) GAYAS JSI deg 4 Alalaia Aa ANT j3 dls dya Ill le Jah La leg «KA 
Olga Aang ear Pa TI Soligh: dbs JB Vlataal ST Cara pelet SAI 39 calon yg BA ja Old YI dl) 
AI aya Bold JLN ya OST Resi Lal JB LALU ng Le Jaa ye Lb no 3 Bday Ala GE gaby SI "Ui yaa Uya 
IS Ol GRASI deng IS td AI ya SES OP Hola KU oya Lapiy Anand!) Kolaka) Jati y Kemah) LIS all yag 
Uas dll Of" tb JSI La ant Sh ta ya aa € ak Ola AI p3 AB chayada Gad A ja na OLI ya 
kak Jet tab Joy (yak Of maya) HA "nail SU" sad Koni ale pa Uh sada) Mouni orng 
apa Ch IS adl 2g Ka IS Pa AN # ca SN SI jl YII Zee! te pel Land Ellanul # cl YI 
3 B3) psm dmna! 9. 
(| KITAB FITNAH J Bismillaahirrahmaanirrahiim. al-Fitan jama' dari kata fitnah, Ar-Raaghib berkata 
“Fitan asal artinya adalah memasukkan emas kedalam api guna memperlihatkan kebagusan dan 
kemurnian emas tersebut dari kejelekannya (sebagaimana seseorang yang terkena fitnah (baca 


cobaan) hakikatnya Allah ingin memurnikan kebaikannya dari kejelekan-kejelekannya).kemudian 
fitan/fitnah ini digunakan dalam banyak arti, diantaranya : 


» AZAB 


Yaitu arti fitnah yang digunakan untuk memaknai memasukannya Allah pada seseorang ke dalam 
neraka seperti firman Allah “rasakanlah siksaan kalian” adzdzaariyaat :14 


« AZAB yang telah didapat seseorangseperti firman Allah “Ketahuilah, bahwa mereka telah 
terjerumus ke dalam siksaan” (AS. 9:49) 


“ COBAAN 
seperti firman Allah “Dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan.” (AS. 20:40) 
« PEMBERIAN ALLAH BAIK BERUPA KESULITAN ATAU KEMEWAHAN 


Hanya saja dalam penggunaannya untuk arti kesulitan lebih banyak, seperti firman Allah : “Kami 
akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)”. 
(AS. 21:35)17:73. Dan sesungguhnya mereka hampir menfitnah kamu dari apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu,”.(@S. 21:35) artinya menjatuhkanmu dalam cobaan dan kesulitan dengan 
memalingkanmu dari apa yang telah Kami wahyukan. 


» FITNAH juga digunakan untuk memaknai segala perbuatan yang berasal dari Allah dan juga 
perbuatan yang berasal dari seorang hamba seperti cobaan, musibah, pembunuhan, siksaan, 
maksiat dan hal-hal yang tidak disukai lainnya, bila berasal dari Allah maka keberadaan fitnah 
didasari hikmah, bila murni dari seorang hamba tanpa perintah Allah maka fitnah amatlah tercela, 
sebagaimana Allah mencela manusia yang menjalani fitnah, seperti dalam beberapa firmanNya 
dibawah ini : 


- “Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan” (AS. 2:191) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4758 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- “Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin 
laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam 
dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.” (AS. 85:10) 


- “Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah, kecuali orang-orang yang 
akan masuk neraka yang menyala”. (AS. 37:162-163) 

- “siapa di antara kamu yang gila”. (AS. 68:6) 

- “Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari 
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (AS. 5:49) 


Menurut pendapat selain ar-Raaghib (diatas) menyatakan “Asal arti fitnah adalah cobaan, 
kemudian ia digunakan untuk setiap penamaan setiap bencana dan ujian atas hal-hal yang tidak 
disukai, kemudian penggunaannya mutlak untuk hal-hal yanh tidak disukai atau dicondongi 
seperto kufur, dosa, terbakar, aib, cela dan lain sebagainya. | Fath al-Baari XI1/3 |. 


Il. FITNAH DUNIA DAN WANITA 
Artinya cobaan seseorang saat hidup baik berupa dunia ataupun wanita agar lalai akan tujuan 
hidup dari penciptaan manusia. 
Bb gd Kila DN Ol «Raat Foo GAN If 9 1 JG lan y Ale II Oo AI te AN Geng GM Aa gl cp 
Ha alay 2 KI 3 AS JA aah aa UP Op 4 AN YAN, GAN AA «Dls US 
Dari Abu Sa'id al Khudriy radiyAllahu “anhu, dari Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam Beliau 
bersabda: “Sesungguhnya dunia itu manis nan hijau (baca: menggiurkan/menyegarkan), dan 
sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian pengganti di dunia maka perhatikanlah bagaimana 
mereka berbuat. Maka bertagwalah engkau terhadap dunia dan bertagwalah engkau terhadap 
wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israil telah terjadi pada (sebab) wanita” (HR. 
Muslim). 
Ad Ja ST Ob BEI DUS pelan Taman 2g pb Sya! LAU R5 yan ya, (2742) peluna 4 3 ji Ea ana 
AA pai "Boot Bal GAN DI Aan) dala A1 lo Apr ey elu Al Olay Lela JUN Jat AS, cela 
BU 9 HUI MAS eligon Uulb Ugallas ya pki Ol CB ab gl mad RSU WA y di) Coy ydill Upin Hptonl OL: 
2 il (Klelon Gel Ah (Kikiiann D1 Ol" Aan y Ale ala Sgknkn ra GA Ld CLS Rey 
AN LA, Cai 56" Halu 3 ale AI aa Ip ASI yg 4 Cemas. pl casellas Dylaas Ja Jang SLS opal OA" 
Aga MIS 9 Ilang RS ya Ty Lamb 4 Celongy belldl B Jerat y Lelah 4 Clgomalar 4 LINI OLI Ipad selima 
ai "el 9 SI id pa A1 A3 Ji DI" ida 3 Ale AI oke da Lele Ubi 3 yh GA AT Sy Korg 
LL 2 enda Po 3 ii Ryo, Al JW y ngga 
(Keterangan Sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam dunia itu manis nan hijau) sebuah 
pendapat mengatakan: (sabda Rasul tersebut) bermaksud padanya dua perkara : Pertama : 
kebaikan dunia bagi manusia, dan keelokannya, serta yang dimilikinya bagaikan buah-buahan 
yang hijau nan manis, karena sesungguhnya orang-orang mencarinya dengan pencarian yang 


begitu menganjurkan, maka seperti itulah dunia. Kedua : kecepatan ketidak kekalan dunia, 
bagaikan sesuatu yang berwarna hijau pada dua sifat ini (memberi kebaikan dan tidak kekal, pent) 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4750 ) 


(Keterangan Sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam dan sesungguhnya Allah telah 
menjadikan kalian pengganti di dunia) yakni mendatangkan kalian sebagai pengganti dari orang- 
orang sebelum kalian, maka perhatikanlah apakah yang mereka kerjakan dengan ketaatannya, 
ataupun kemaksiatannya, serta (perhatikan) syahwat-syahwat kalian. 


(Keterangan Sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam Maka bertagwalah engkau terhadap 
dunia dan bertagwalah engkau terhadap wanita) artinya jauhilah oleh kalian fitnah-fitnah dunia dan 
kesenangannya, serta wanita. Termasuk dalam kategori wanita dalam hadits diatas adalah para 
istri-istri, dan selain mereka. Dan kebanyakan istri-istri menjadi fitnah bagi pria, karena 
keberadaan mereka selalu bersamanya serta banyaknya orang diuji dengan para istri. 


(Keterangan Sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam sesungguhnya fitnah pertama Bani 
Israil telah terjadi pada (sebab) wanita) yakni disebabkan oleh para wanita. Wallahu Ta'ala A'lam. 
(| Raudlatul Muttagin syarh Riyadush Shalihin: 1/114 |. 


1154. MASALAH SYATTA : MENCIUM TANGAN PEJABAT 


PERTANYAAN : 
Fakhrur Rozi 


Mohon pencerahannya.Sebatas mana seorang pejabat public (gubernur,bupati,dst) boleh di cium 
tangannya ?. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Mencium tangan seseorang karena suatu kelebihan yang ada padanya yang bersifat duniawi 
hukumnya makruh, sedang yang bersifat diniyyah (ulama, orang shalih, kemuliannya) hukumnya 
sunnah... 


de ge ON ca La TB pa Kyi yang ga yaa Ja eng, 
AA Ga Jl Ka pp SS AN pp og ni MA AI KU) Inna Sala 3 pny ag ad Ay) LS pa 
daa LA AI NA 


Dan disunahkan mencium tangan orang yang masih hidup karena kebaikannya dan sejenisnya 
yang tergolong kebaikan-kebaikan yang bersifat 'diniyyah' (agama), kealimannya, kemuliaannya 
sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada baginda nabi Muhammad shallallaahu alaihi 
wa sallam dalam hadits riwayat Abu Daud dan lainnya dengan sanad hadits yang shahih. 


Dan dimakruhkan mencium tangan seseorang karena kekayaannya atau lainnya yang bersifat 
duniawi seperti lantaran butuh dan hajatnya pada orang yang memiliki harta dunia berdasarkan 
hadits “Barangsiapa merendahkan hati pada orang kaya karena kekayaannya hilanglah 2/3 
agamanya”. | Asnaa al-Mathaalib 111/114 |. 


1206. MENCIUM TANGAN SENDIRI SETELAH BERJABAT 
TANGAN 


PERTANYAAN : 
Ritno Rezpector 
Assalamu' alaykum ya asatidz, mohon penginclongan. apakah sama dengan mencium tangan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4760 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Menurut Ibn Hajar sunah mencium tangan sendiri setelah berjabat tangan. 
aman ti SL Todllah dng de Ag Jani Gn 
“Dan disunahkan mencium tangan sendiri setelah berjabat tangan, hal ini dinyatakan oleh Ibn 
Hajar".( Bughyah al-Mustarsyidiin 1/103 |. 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/351308111558670/ 
1218. ADAB : ETIKA MENGUAP 


PERTANYAAN : 
Nur Hafizah 


Mau nanya, adab menguap yang baik tu gmana? kita nguap sambil ngucap Laailahaillallah 
Muhammadarrosullullah, memang begitu ataukah ada ucapan yang pas nya? khan kalau kita 
bersin kita ucapin alhamdulillah? 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Etika yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW saat seseorang menguap adalah : 
mn Menahannya dengan sebisa mungkin dengan mengurangi makan yang dapat 
mengakibatkan menguap dan ngantuk 
m Meletakkan tangan pada mulutnya (dengan punggung tangan kirinya atau perut 
tangan kanannya) 
» Jangan mengeluarkan suara semacam HAAHHH......!!! 


2 Fachrul Ibnu Zunurain 


Sebagaimana sabda Baginda Rosululloh saw,” Menguap adalah perbuatan syaithon, 
apabila seseorang diantara kalian menguap, hendaknya ia menahannya semampu 
mungkin. 
Karna sesungguhnya apabila seseorang diantara kalian mengeluarkan suara HAH sewaktu 
menguap, syaithon amat senang dengan perbuatannya itu”. (HR. Bukhori-Muslim) 
Kemudian Hadits Riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairoh ra. “Apabila seseorang 
diantara kalian menguap, hendaknya ia meletakan tangan pada mulutnya, dan janganlah ia 
mengeluarkan suaranya, karena sesungguhnya syaithon senang melihat hal tersebut”. 
Etika bagi orang yang menguap hendaknya ia menutup mulutnya, dan tidak mengeluarkan 
suaranya karena sesungguhnya menguap itu merupakan pekerjaan syaithon, apabila 
seseorang tidak dapat menahan suaranya ketika menguap, hendaknya menutupi mulutnya 
dengan tangannya sehingga suaranya dapat ditahan.. 
2 Mbah Cemeng 
(—DB52 2 WAN IN Pa or HA 1 AAS ae sr aa Jadi ad HI GO ab 1 SSI 
AE opa JL op AI AS op jajal Aa 3 Gill 
128 — as Jen adi He II Ob 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | a7e1 ) 


6226- de Tan AN AAA ed AA Kap aa eh al AH lgi me 
Jia Ga an 3 Gen 3 Ai Say Aa Les Op IS K3 Gebang" JB lang 
PERO PERNA 8) SAH Op Ustal Los abi SA 3 $$ (BI Oa Ta ya WB AE UG adi and 

| Fath al-Baari X/612 |. 


AYI Raga rd DUYI eldb 2 ASI 

Ab orbital fl op AA op Ma L 2 HN 

« 2002 -— — 1423 — ats | ya — Abadi SI js 2 ptall Jia 

abad plan Wind Sd 53 3, Ok ya CAT YG EU Gr 233 WI GLS, JG, 
Kl. 

pan Hn iki JA Gi Pala 2 IR ad oli bia 
AT ae ME GEA Gi dB HAN eat Gp 
IG ahem ar 

Ghidzaa' al-Baab Syarh Mandhiimah al-Adaab 11/242 


? Masaji Antoro 
SANG CASN) Miles jinny Odi JA OK SL Age II gsaa SY Olnedl II Sd Same Gg JE3 
ie Ci "Usa La oo ald Sa as Ia "3 ISTN G3 mang yag SUS din Wa SAI Kemal ya pipe 
eliy Ola SP Del ISI Gara Jd Cilako d3 Y S4 SI OY Anda lc il ay SI dl C0) Sale 
Dalam hadits diatas menguap disandarkan pada perbuatan syetan karena menguap 


mendorong pada syahwat sebab ia ditimbulkan oleh beratnya tubuh, bermalas-malasan 
serta penuhnya isi tubuh. 


Maksud hadits diatas adalah memberi peringatan agar seseorang menjauhi hal yang 
mengakibatkan menguap yaitu berlebihan dengan makanan. 


(keterangan bila kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin) artinya cegahlah 
hal yang dapat mengakibatkan menguap yakni banyak makan bukan artinya mencegah 
menguap karena yang demikian ini tak akan mampu ditolak hakikatnya, menurut sebagian 
pendapat arti bila kalian ingin menguap' adalah bila berasa hendak menguap. | Fath al- 
Baari X/612 |. 


JS Ana Je Ol JAS al demy in 0 SLS Ol yng HS rab Si (day HI Jl Lai (atas SU) 
oral yi. 

JAS 0 SAI pagly Ja LA peyaskki Alah da Line (Aa (AS) Sp! HE Ah de Lebar Jap ASI Jas 
Ola. 

(Keterangan “Apabila seseorang diantara kalian menguap, hendaknya ia meletakan tangan 
pada mulutnya) maksudnya punggung telapak tangan kirinya sebagaimana disebutkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4762 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


segolongan ulama, sedang asal sunnahnya dapat dihasilkan dengan meletakkan tangan 
kanannya, dikatakan hanya saja dengan menjadikan perut telapak tangannya pada 
mulutnya kebalikan tangan kirinya diatas. | Faidh al-Gadiir 1/404 |. 


AI Il op EMS JIN daan d0 Utang Gaal JAS Jajay An yng PAI Ali Log 3 pelan OY (PHI 0,43) 
It OVantil Sao UPI Ata pan, Olantd aral lalai, SEL EL) 153 Ollasddl de ole mal BP 
AAA ja ina de dab abdi hb 

(Dan makruh menguap) karena bersin mendatangkan keringanan dan penyegaran pada 
otak, menghilangkan kotoran tubuh, melonggarkan rongga pernafasan dan yang demikian 
sangat disukai oleh Allah, saat segalanya telah lapang sempitlah jalan bagi syetan namun 
saat yang demikian telah menyempit oleh segala kotoran dan makanan maka terbukalah 
kembali jalan syetan, merasukinya menguap, karenanya menguap disandarkan pada 
perbuatan syetan secara kiasan dan oleh karenanya diperintahkan bagi orang yang bersin 


mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur atas keringanan yang telah diberikan. 
( Faidh al-Gadiir IV/500 J. 


Sedang bacaan/doa yang dianjurkan saat menguap tidak diketemukan dasar haditsnya 
meski sebagian pendapat menganjurkan untuk membaca TA'AWWUD sebagai bentuk 
memohon perlindungan atas gangguan syetan. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Asli Diskusi : www.fb.com/groups/piss.ktb/342221062467375/ 
1223. BAHASAN TENTANG TAOWA 


OLEH : Bib Mumu Bsa 
SI Eman 
(Bahasan tentang tagwa ) 
(12:60) Da di ya Ka Hang ABT elu) Cinta At ya Skrot 527) dls At Jae 
Ki Dadan AT dh H3 Vj ai aa DAA Gaal Gi 
3S) Ul aan rawa - 8 oa Wb aa Ls Kk AT aa yA, “ag, Lam abi Sa yaa, 
Satya e: Oa La Sasa, 2 Ri RO sis Ae BA pi SI 
AS ASN ME maa La dag ja bila AA ca 3 U, Dodi ea Lu KEB gp Urai Sop 
Har Le 
HLO2 01 ae Jie AE Ja Tn AT Tuah Gif Opsdte ay (105-102:01 me JT 
Lt Ontn gl oo al & cab VI Hell Sia Sa IG SS yaoyi Gain gl! ola eng ja dan al 
Law Ora OS. Cin AI Ong Ran) FUI y Bona) COLA pb ya La Alur Ig iban Nai 
Allah ta'ala berfirman: (Dan siapa lagi) artinya tidak ada seorang pun (yang lebih benar ucapannya 
daripada Allah). (An-Nisaa:87) 


Dan Firman-Nya: (Dan siapakah lagi) maksudnya tak ada lagi (yang lebih benar dari Allah 
ucapannya) (An-nisaa:122) 


Dan Allah berfirman: (Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar- 
benar takwa) yaitu dengan menaati dan bukan mendurhakai, mensyukuri dan bukan mengingkari 
karunia-Nya dan dengan mengingat serta tidak melupakan-Nya. Kata para sahabat, "Wahai 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 47e3 ) 


Rasulullah! Siapakah yang sanggup melaksanakan ini?" Maka ayat ini pun dinasakh dengan 
firman-Nya, "Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu." (dan janganlah sekali-kali 
kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.) 


(Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah 
kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam (serta ingatlah nikmat Allah) yakni karunia-Nya 
(kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam (bermusuh- 
musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu 
jadilah kamu berkat nikmat-Nya bersaudara) dalam agama dan pemerintahan (padahal kamu telah 
berada dipinggir jurang neraka) sehingga tak ada lagi pilihan lain bagi kamu kecuali terjerumus ke 
dalamnya dan mati dalam kekafiran (lalu diselamatkan-Nya kamu daripadanya) melalui iman 
kalian. (Demikianlah) sebagaimana telah disebutkan-Nya tadi (Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya 
supaya kamu beroleh petunjuk). 


(Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan) ajaran Islam (dan 
menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah) yakni orang-orang 
yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi (orang-orang yang beruntung) atau 
berbahagia. 'Min' di sini untuk menunjukkan 'sebagian' karena apa yang diperintahkan itu 
merupakan fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap 
orang, misalnya orang yang bodoh. 


(Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah-belah) dalam agama mereka (dan 
berselisih) padanya (sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas) mereka itu ialah 
orang-orang Yahudi dan Nasrani. (Merekalah orang-orang yang mendapat siksa yang berat). (Ali 
Imraan: 102-105) 


dan firman Allah yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman,bertagwalah kamu kepada Allah 
sebenar-benar tagwa” merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya agar 
bertagwa,karna Allah telah menghimpun dalam sifat tagwa kebaikan dunia dan akhirat, kemudian 
kaum mu'minin diperintahkan pula untuk bertagwa kepada-Nya agar memperoleh kejayaan dan 
penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat tagwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan, 
juga kebahagian dan kemenangan, semata-mata sebagai Rahmat kepada hamba-hamba-Nya 
yang beriman. Demikianlah, Allah maha pengasih terhadap hamba-hamba-Nya yang mu'min. 


BAN PU CA ay SI R03 (SI 
dan tagwa juga merupakan wasiat Allah yang paling utama untuk orang-orang terdahulu dan yang 
datang kemudian, 

VI 6 PUNY AU JATY 3 Jane 2 ya LAN Of (SU (SLB ja ASI Lil sad te) AAS) Als A1 JU 
Lam Gea RA JP SIS NY cool Ny ALS 6 jel Yg djerle yh oya lay Ld Rian Uang CA) Jagya Jana SAN 
0) HP oya Sem 9 Cana Ta Na 

Allah berfirman:"(Dan sungguh telah Kami pesankan kepada orang-orang yang diberi Kitab) 
maksudnya kitab-kitab (sebelum kamu) yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani (dan juga kepada 
kamu) hai Ahli Alguran (supaya) artinya berbunyi: (“Bertakwalah kamu kepada Allah) takutilah 
siksa-Nya dengan jalan menaati-Nya," (an-Nisa:131)oleh karena itu, tidak ada suatu kebaikan pun 
didunia ataupun di akhirat, kebaikan lahir maupun bathin, melainkan hanya tagwa yang menjadi 


jalan dan penyebab yang mengantarkan kita kepadanya, demikian pula sebaliknya, tidak ada 
suatu kejelekan pun di dunia ataupun di akhirat, kejelekan lahir maupun batin, melainkan hanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a7ea ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tagwa yang menjadi dinding yang kokoh dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan kita 
daripadanya, dan melepaskan kita dari bencananya. 
donor Halang Kanlas MIE 0 SAI Is aa US 3 ed Ade sy. 


dalam hal ini, Allah ta'ala telah banyak menjelaskan kepada kita melalui kitab-Nya yang mulia, 
bahwa dalam sifat tagwa terdapat kebahagian yang utama dan kebaikan yang tak terhitung 
banyaknya. 


(ati ata AI SP Ulet AN VAN) sdg AN Je Anilal lada LAI all OS yah, 
di antara kebaikan-kebaikan itu ialah, keikut sertaan Tuhan dalam menjaga dan memelihara diri 
kita. Allah berfirman: "bertagwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang 
yang bertagwa" (al-bagarah:194) 

(BI Kala HN WAR 3 Als II JG ga lali S3 Saya 
kebaikan lainnya ialah, Ilmu ladunni. Allah berfirman: "dan bertagwalah kepada Allah, Allah 
mengajarkanmu." (al-bagarah:282) 

A5 Of Liat Sad Ul ay les AN JW Ken idU B AAN lama BUSI JIKSYI Hsiyg OLI Aas OGAN SUS yag 

B2 JWT (pbim en 33 DG SI iki Kit Ke LAS, LE SI Jana Ai, 

lainnya lagi, mampu membedakan timbulnya kekeliruan atau terjadi kemusykilan. juga sebagai 
penebus kesalahan dan penyuci dosa-dosa. Allah berfirman:" hai orang-orang yang beriman, jika 
kamu bertagwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furgan dan 


menghapuskan segaala kesalahan-kesalahan dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah 
mempunyai karunia yang besar". (Al-anfal:29) 


ad LA ad An 3 Lai Un Un de D5 Uas, Via Ola y3 dl AI JB OI aya Ala ES ag 

72-71: el Ge al. 

lainnya lagi ialah, keselamatan dari api neraka. Allah berfirman: "dan tidak ada seseorangpun 

daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian 

yang sudah ditetapkan. kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertagwa dan 
membiarkan orang-orang yang dhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut" (Maryam:71-72) 

(SL AIO AA Vg 2d mpg N Hb pen P3) AI ay: de. 

firman-Nya lagi:"dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertagwa karena kemenangan 

mereka, mereka tiada di sentuh oleh adzab (neraka dan tidak pula) mereka berduka cita" (Az- 

zumar:61) 

PI bang pe) aa Y La ya Bj Jly AAS ya PAN SUS yag 
lainnya lagi ialah, diberi jalan keluar dari kesulitan dan di beri Rizgi dari tempat yang tidak 
disangka-sangka,senantiasa hidup berlapang dada, dan mendapat ganjaran yang besar pula. 
Allah berfirman: 

Ap Bh KY Dj 3 
"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar Dan 
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya".(Ath-thalag:2-3) 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| a7es ) 


dan Firman-Nya : 
Wont oa Jasa AN Ga yag 

"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan 
dalam urusannya".( Ath-thalag:4) 
dan firman-Nya : 

Kata lag Sl en AN Ga yag 
"dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan- 
kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya." (ath-thalag:5) 

(63: ANE DS aya Loe iya Lang AI Ran lay 2s AI JB MAA AI M3 an 
kebaikan lainnya ialah janji akan di masukan kedalam surga, Allah berfirman:"itulah surga yang 
akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertagwa" (Maryam:63) 

(BSA PI DES Ae) Bi Hi Jan: de AI Jb 
dan Allah berfirman:"(apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang- 
orang yang bertagwa" (Muhammad:15) 

(9O: 2 A3 onital Randi He 
"dan (dihari itu) didekatkan surga kepada orang-orang yang bertagwa"(asy-syua'ra:90) 
(68: WI pai! Ls 4 aus asa ah 
I"sesungguhnya bagi orang2 yang bertagwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di 
sisi Tuhannya" (al-Galam:34) 
(55-54: Nae Ob Ae Bio aah PI Med HE Oh. 
"sesungguhnya orang-orang yang bertagwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,di 
tempat yang disenangi disisi Tuhan yang berkuasa" (al-Gamar:54-55) 
AIA AN SU AI Ie KA DI) 1 JB BAN WI 9 LSI 3 yag. 
kemulian lainnya lagi ialah, mendapat kemulian di dunia dan akherat, Allah 


berfirman:"sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertagwa di antara kamu" (al-Hujurat:13) 


Ainan IL ya Sial de Sg yy Al Any SPT sega Yg IN AIL Yg PIL Y c5yidL salin Aa UI Jamie 
Lao jelang ea S3 Jalan Tuh Ss, TN) Oe3 lg Ol. 

Allah telah menjadikan kemulian di sisi-Nya dengan tagwa, bukan sebab keturunan, bukan harta 
kekayaan, dan bukan dengan sebab-sebab yang lain, dan sangat banyak, Allah dan Rasul-Nya 
telah menjanjikan berbagai kebaikan dan kebahagiaan,derajat dan kebajikan,kesempurnaan dan 


kemenangan, harta kekayaan dan keuntungan, semua itu terlalu panjang diungkapkan, dan terlalu 
sulit untuk dihitung. 


BA AA Al) daan GA SI AI Ga ya 2 all 3 Jd La gym Lag 


dan betapa bagus dari apa yang diungkapkan oleh syair berikut ini:" siapa yang bertagwa kepada 
Allah, mendapat keuntungan yang berlimpah ruah" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4766 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lal Jay: 
SSI BIS AI iyaa 2. lb AI S2 uya 
Alay dil ae 3... db Le 5 2 L 
id GA JS SA La AI Ja da ina 
syair yang lain: mengenal Tuhan tapi membelakangi-Nya, bukankah itu celaka namanya, segalah 
bencana dalam menta'ati Tuhan tak akan membahayakan jika dapat ditahan, kaya di dunia 
bukanlah kemuliaan, kemulian yang Hagigi adalah ketagwaan 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/364075513615263/ 
1222. WASIAT ULAMA MENGENAI TAOWA 


OLEH : Bib Mumu Bsa 
A palini! Patital ma laba, Ta Asal yi Kolisorly 6 Ilas AI jalal Jltal 0 Bole gai 3 el Al Old) Ela JU 
AI oya Ram J9 R3, Real 


La IP lg «yan Mp Un Of ya (10220 par JIN Ga AE la dp ASI pena ri! Uje JB) « 
SUS Go Ab at Ol cajas Il yag WI y eta Il adi Hi HT SS Pig Ai adat P9 HE AA Kay 
DAS PU ye Mb le 3 cab Kaban Jay € oolas ae Ula AI Go pend UUS caleg Al Rel 3 US maa GE je 


Berkata para ulama ridwanullahi alaihim,: tagwa adalah istilah dari "melaksanakan perintah Allah 
dan menjauhi larangannya secara lahir dan batin seraya merasakan bahwa keagungan yang 
hagigi hanyalah milik Allah ta'ala, dan pemujaan, ketakutan, serta rasa cemas terhadap-Nya. 


dalam menafsirkan ayat:" bertagwalah kepada Allah, sebenar-benar tagwa kepada-Nya" sebagian 
mufassir mengatakan, bahwa Allah ta'ala harus di ta'ati, tidak boleh dima'siati, harus di ingat, tidak 
boleh dilupakan, harus di syukuri, tidak boleh di kufuri. dan tidak akan mampu seorang hamba 
bertagwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya tagwa kepada-Nya, walaupun bagi hamba 
tersebut memiliki seribu diri selain dirinya dan seribu umur selain umurnya, walaupun semua itu di 
gunakan untuk ta'at kepada-Nya dan mencintai-Nya, dan hal itu lantaran amat besarnya hag Allah 
atas hamba-hamba-Nya, juga karena amat besarnya keagungan Allah, amat mulia kedudukan- 
Nya dan tinggi kemulian-Nya. 


ALI pam pil 52 jamak Lil a0le Aileo 3 Lekay ly Aale BI Io AAL 4 alay AI GS ra Jail JU A8 3 
Ear de Lai US oil Ible oli ani Ye Lin Oa Sel € Ek yis ya Lileilasy «Ulasan ya Slop Syeh): Bi Je 
» 


Rasulullah shalallahu 'alaihi was sallam, sebagai manusia yang sangat sempurna dalam 
menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, telah bersabda dalam sebuah do'anya, sebagai pengakuan atas 
ketidak mampuan beliau memenuhi pujian kepada Allah ta'ala, beliau berdo'a "aku berlindung 
dengan keridhoan-Mu dari murka-Mu, dengan ampunan-Mu dari pembalasan-Mu, aku tidak 
mampu menghitung pujian atas-Mu, sebagaimana Engkau memuji atas Dzat-Mu sendiri" 


DLS ISP Conte Oglitta Yg cai2 Og jiki Y CoeAIT meamdy Cyamag HL BA aib Ja Iga | ASOU Ol lak as) 
(Lisa ja Blake Y y Wb aa Ga Bl Le had EU Sila )) 1 Op yis KALA ay. 


dan telah sampai kepada kita , bahwa Allah swt. menciptakan malaikat, yang sejak diciptakan 
senantiasa ruku' sujud, bertasbih, dan mensucikan-Nya, tidak pernah lelah dan tidak pernah 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4767 ) 


disibukan dengan pekerjaan lain selain itu. kelak bila hari kiamat tiba, malaikat akan berkata:" 
Maha suci Engkau wahai Tuhan, bagiMu segala pujian. kami tiada mengenal-Mu sebenar- 
benarnya pengenalan, dan kami tidak beribadah kepada-Mu sesungguh-sungguhnya ibadah". 


(nba LAI Ab): gir Hysn LO2:01 j0 JIN Gx AN Vi) 3 Je Ip Ol 3 ella jam JB Ji 
Elk Ab el Of Alai ya lay 6 Lb eta Y JSI Nya Oa Tian ASI RI: mean JEy (16: plis) 


sebagian ulama berkata: bahwa firman Allah ta'ala yang berbunyi: "bertagwalah kepada Allah 
sebenar-benar tagwa kepada-Nya" ayat ini telah mansukh (terhapus) oleh ayat lain yang berbunyi: 
"maka bertagwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu" (at-taghabun:16)sebagian ulama 
yang lain berkata pula, bahwa ayat kedua ini menerangkan maksud ayat pertama, dan bukan 
sebagai nasikh (penghapus). saya berharap, semoga pendapat kedua inilah yang benar. 


La dial 3 AS 3 Janda ot ad OY Kanal colt MUSI OLS Ola «Lenny VI Laii HIS Y — MAN dy — Is dl ob 
AI Ap) (28 5eludif Wiantp DI G3 #0 Lia Of AI Ap )3 Jl JELAS 6 pg ii AB dilonaa MSI) | el 
185/2:5AN LA Sana V9 2 SI. 
sesungguhnya Allah Ta'ala - dan baginya segala puji - tidak akan memberatkan seseorang 
melainkan sekedar yang mampu dilakukannya, meski jika berkehendak, Dia berhak 
memerintahkan apa saja yang dikehendaki-Nya. sebab Allah swt. berhak melakukan apa saja 
sekehendak-Nya di dalam kerajaan dan kekuasaan-Nya, namun Dia senantiasa meringankan dan 
memudahkan. sebagaimana firman-Nya: " Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 
manusia dijadikan bersifat lemah" (an-Nisa:28) dan Firman-Nya: "Allah menghendaki kemudahan 
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (al-Bagarah:185) 
IA Saat gu » pa ol PN 1G Ayam 8, » A "dl d3 J5 Uu 1 (Oa D)) e) 3S aa) di ea Ju 
2841215 ANN AN Ag #Kanlow osis). 
ken 2 IE EN dtng 2 JG dal Ig ende (42 Cab9 lay dala AI un AI Jyay Dlm le WS GS 
base Jelly ya IBL Iya Of Ogaa Al) SO dal bb JUS 4 om! Cd de CP Tembok y Bekas HI RI oya 
Aap al dat La ma mati Ada ES ima SIG Ma JIN AR dala Ma In 2 Lina 
maa SG G3 BMA CN Erat Tg Ala oya aa at BN dl a KAL dit an JS Oa 
2853 ASI. 


Imam ghazali ra. berkata dalam kitabnya Ihya ulumud diin, tatkala turun ayat ini:"kepunyaan Allah 
lah segala apa yang ada di langit dan dibumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam 
hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 
tentang perbuatan itu".(al-Bagarah:284) 


ketika ayat ini turun, para sahabat merasa gelisa, lalu mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata, 
"kami telah dibebani sesuatu yang kami tak sanggup menghindarinya" 


pemahaman mereka tentang maksud ayat tersebut ialah, bahwa Allah swt. akan membalas dan 
menghitung segala apa yang mereka lakukan,hingga apa yang terlintas dalam hati 
mereka.Rasulullah saw. menyangga pendapat tersebut dengan sabdanya:"apakah kamu hendak 
berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaum bani israil, yaitu kami mendengar tetapi kami 
tidak mau patuh, jangan begitu! tetapi katakanlah "kami mendengar dan kami patuh, kami 
memohon ampunan-Mu wahai Tuhan. kepada-Mu jualah kami akan kembali".para sahabat pun 
mengatakan perkataan ini, dan untuk itu Allah swt. menurunkan ayat lain yang berbunyi : "Rasul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4768 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


telah beriman kepada Al-@ur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang- 
orang yang beriman". (al-Bagarah:285) 
He El AT ILY ee JL YO, CU Ola adal Y Ob: (ileo ya Oakag Lag erat IIS Ss. 
Dat dab Abd ea Gay pang Hi) eh Oles 
SA aa | La edit Ag Iyiakon Lag 0 dala Ly Kita Lag Olaandllg Usil sale dB) 1 dh (di dala ES eyang 
LAH ((yalas 
Allah swt. telah menceritakan kepada kita peristiwa orang-orang yang beriman tadi dalam ayat ini 
dan ayat-ayat berikutnya. yakni, oleh sebab do'a mereka, Allah swt. tidak akan menganggap salah 
setiap perkara yang dilakukan secara tidak sengaja atau sebab lupa, dan Allah tidak akan 
memberati mereka sesuatu yang tidak mereka sanggupi, hingga akhir ayat yang diceritakan dalam 
surat al-Bagarah.sesungguhnya Allah swt. telah mengabulkan do'a para sahabat dan memberi 
keringanan dan kemudahan, serta mengangkat beban yang mereka risaukan itu. karena itu, kita 
wajib mengucapkan rasa syukur ke Hadirat Allah azza wa jalla.Rasulullah saw. telah 
menerangkan maksud ini dalam sebuah hadist yang berbunyi: "di ma'afkan atas umatku 
kesalaham dan lupa serta perbuatan yang dipaksa, dan juga apa yang terlintas dalam hati, selagi 
mereka tidak mengatakan atau mengamalkannya". 


www.fb.com/groups/piss.ktb/364796590209822/ 
1322. ETIKA : CIUM TANGAN KYAI 


PERTNYAAN 

Kang Slimin 

Boleh numpang tanya dan penerangan di malam gelap ini. . . Mencium tangan kepada orang alim, 
guru, orang tua, mertua, orang lebih tua, dan di tuakan....??? Mohon di genahkan. .. .!!! 
JAWABAN 

? Masaji Antoro 


Hukum mencium tangan orang "Alim, guru dan para kerabat yang lebih tua adalah sunnah dan 
dianjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada baginda nabi berdasarkan hadits 
dengan sanad yang shahih... 

dal AI Io il aa da load IS LS Sa) is, an La aa oa 23 MA ANN Jati bg 2 
Ad Cai dat jus “ab SS 4 Per) » satin » Pi) 1 On - ? ash asas at alas alay 

san BEAN oa 

Dan disunahkan mencium tangan orang yang masih hidup karena kebaikannya dan sejenisnya 
yang tergolong kebaikan-kebaikan yang bersifat “diniyyah' (agama), kealimannya, kemuliaannya 
sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada baginda nabi Muhammad shallallaahu alaihi 
wa sallam dalam hadits riwayat Abu Daud dan lainnya dengan sanad hadits yang shahih. 
Dan dimakruhkan mencium tangan seseorang karena kekayaannya atau lainnya yang bersifat 
duniawi seperti lantaran butuh dan hajatnya pada orang yang memiliki harta dunia berdasarkan 
hadits “Barangsiapa merendahkan hati pada orang kaya karena kekayaannya hilanglah 2/3 
agamanya”. | Asnaa al-Mathaalib 111/114 |. 


2 Kang Slimin 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| a7eo ) 


Menyambunng fenomena lagi. . . Bolehkah santriwati mencium tangan kyai, atau santriwan 
mencium tangan bu nyai... dan pasnya di mana mencium itu, di dahi, hidung, pipi ...? 


? Masaji Antoro 
ea nb oa al In BA Ol Ja Ca ab Ul Oa Oa laa AGAN ala Sl aa, 
Hina 0 S3) (salah JG Kemana ella sent Late ya) keniluan ppap dor om Sl Ak 
Wates Ih A3 AAA Ja, 
“ Disunnahkan bagi dua orang laki-laki atau perempuan bersalaman ketika berjumpa berdasarkan 
hadits “Tidak dari dua orang muslim yang saat berjumpa kemudian saling bersalaman kecuali 
mereka diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah" (HR. Abu Daud dan lainnya), dikecualikan 
saat berjumpa amraad (pria tampan yang tidak berkumis) maka haram berjabat tangan 
dengannya, begitu juga orang orang yang sedang menyandang penyakit menular, seperti lepra 
dan kusta maka makruh bersalaman dengannya sebagaimana yang diterangkan oleh al-Ubbaadiy. 


Dan makruh saling berangkulan dan mencium kepala serta wajah saat bertemu meskipun orang 
yang mencium/yang dicium adalah orang shalih“. | Asnaa al-Mathaalib 111/114 J. 


KESIMPULAN 

1. Yang dimaksud mencium tangan dalam ibarah diatas (ta'bir pertama saya) mencium tangan 
dengan bibir dan ini sunnah karena yang dimakruhkan adalah mencium kepala serta wajah 
saat bertemu meskipun orang yang mencium/yang dicium adalah orang shalih. 

2. Kesunnahan mushofahah itu hanya berlaku bagi dua orang yang sama jenisnya, dan tidak 
berlaku bagi kedua orang yang berlainan jenis meskipun ia seorang yang shalih. 


Syaikh Ismail az-Azzain ditanya tentang seorang laki-laki yang berjabat tangan dengan 
perempuan, bagaimanakah hukumnya?, dan jika haram, apakah dalam persoalan ini ada 
pengecualian?. Beliau menjawab: 


2071 0 3ygb pd Le jler JL OS OB, elitial pb oya Uillan al Jil ada OS ISI S3 Ol 
"Jika jabat tangan tersebut tidak menggunakan penghalang (hail) hukumnya haram secara mutlak, 
jika menggunakan penghalang maka boleh selama tidak membangkitkan syahwat”. | Gurratul 
“Ain, hal, 207 |. 
Sumber Asli Diskusi 3 www.fb.com/groups!/piss.ktb/342794695743345/ 
1323. DEFINISI KAYA HATI 


PERTANYAAN : 
ButiranAirmata Riedha MengharapRidha-Nya 


Assalamu'alaykum...maaf. mau tanya ni..Tak apa Miskin Harta yang Penting Kaya Hati. Nah 
bagaimana caranya agar Menjadi si Kaya Hati ? 


JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. KAYA HATI 

AI ad SU eta ale di 23 Bia de aa al op omar al Wan Ko Gas Din Gada Ula 
Aa MO AE 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4770 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (ghina”) adalah hati 
yang selalu merasa cukup.” (HR. Bukhari) 


Oo oo - 4 9 @ Pad 2... (na 04 0.3 0 20. cg We -, - Pan Land o-e @ a- @ 3. 2. 
AB AA ya JUS AS SP) JB ai ABI ad ya JS GA et elang dal Al lo MUI Jay d Jb 
« g o-o 0 oo. 0-9 - Pak ca Pa ca a 3. Ana: 

Pd A3 AAN oi ab ad Lai 1 JG Al Sya bai 


“Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam berkata padaku, “Wahai Abu Dzar, apakah engkau 
memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya (ghoni)?” “Betul,” jawab Abu Dzar. 
Beliau bertanya lagi, “Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir?” 
“Betul,” Abu Dzar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun bersabda, 
“Sesungguhnya yang namanya kaya (ghoni) adalah kayanya hati (hati yang selalu merasa cukup). 
Sedangkan fakir adalah fakirnya hati (hati yang selalu merasa tidak puas).” (HR. Ibnu Hibbanj. 


VIVA Ja Cegah Y JW Gde AI gang ok La UV JW RAS ASI Tian dd EA Ggaa Jl yu JU 
SE PAI ebay A3 Ba cakil ya yag 4 Umbi GP RI Tian UE) ap BA ah SSS Al al ya Ula 
SPS AI 3 EV sb... 


Il al G HL V3 HI 3 ale Yg Reel ai AYI Ie PA CA Bj) CB DG omi ore Jail Ol Jelly 
SI Ab 3 lal ya Ja deal Le gai Y dn An de adlh jika Viva cldal dorly MG CA AI pond LE oa 
EP oil PP Ra oi SS ea Kyatan MN JW oya id LSG el y Oo Kol ML II & ca Ag ala 
IP oa Lag Ay LA 2 V2 yeh Udly sp AI A2 SAI Ob Udle ora pelusly Jd Al olah Lal ye Lau 
SI: 

LAB GAJI SIS ole Ud al) OP... dorloe da ya WS La adil ab... 


Hakikat kekayaan sebenarnya bukanlah dengan banyaknya harta. Karena begitu banyak orang 
yang diluaskan rizki berupa harta oleh Allah, namun ia tidak pernah merasa puas dengan apa 
yang diberi. Orang seperti ini selalu berusaha keras untuk menambah dan terus menambah harta. 
la pun tidak peduli dari manakah harta tersebut ia peroleh. Orang semacam inilah yang seakan- 
akan begitu fakir karena usaha kerasnya untuk terus menerus memuaskan dirinya dengan harta. 


Perlu dikencamkan baik-baik bawa hakikat kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati (hati yang 
selalu ghoni, selalu merasa cukup). Orang yang kaya hati inilah yang selalu merasa cukup dengan 
apa yang diberi, selalu merasa gona'ah (puas) dengan yang diperoleh dan selalu ridho atas 
ketentuan Allah. Orang semacam ini tidak begitu tamak untuk menambah harta dan ia tidak 
seperti orang yang tidak pernah letih untuk terus menambahnya. Kondisi orang semacam inilah 
yang disebut ghoni (yaitu kaya yang sebenarnya).” 


Ibnu Hajar Al Asgolani rahimahullah menerangkan pula, “Orang yang disifati dengan kaya hati 
adalah orang yang selalu gona'ah (merasa puas) dengan rizki yang Allah beri. Ia tidak begitu 
tamak untuk menambahnya tanpa ada kebutuhan. Ia pun tidak seperti orang yang tidak pernah 
letih untuk mencarinya. Ia tidak meminta-minta dengan merengek-rengek untuk menambah 
hartanya. Bahkan yang terjadi padanya ialah ia selalu ridho dengan pembagian Allah yang Maha 
Adil padanya. Orang inilah yang seakan-akan kaya selamanya. 

Sedangkan orang yang disifati dengan miskin hati adalah kebalikan dari orang pertama tadi. 
Orang seperti ini tidak pernah gona'ah (merasa puas) terhadap apa yang diberi. Bahkan ia terus 
berusaha kerus untuk menambah dan terus menambah dengan cara apa pun (entah cara halal 
maupun haram). Jika ia tidak menggapai apa yang ia cari, ia pun merasa amat sedih. Dialah 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (a77 ) 


seakan-akan orang yang fakir, yang miskin harta karena ia tidak pernah merasa puas dengan apa 
yang telah diberi. Orang inilah orang yang tidak kaya pada hakikatnya. 


Intinya, orang yang kaya hati berawal dari sikap selalu ridho dan menerima segala ketentuan Allah 
Ta'ala. Ia tahu bahwa apa yang Allah beri, itulah yang terbaik dan akan senatiasa terus ada. Sikap 
inilah yang membuatnya enggan untuk menambah apa yang ia cari.” 


Perkataan yang amat bagus diungkapkan oleh para ulama: 
PAS GA BIS Se SI OP AM ya MAL ai 
“Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih dari itu dan terus 
engkau cari, maka itu berarti bukanlah ghina (kaya hati), namun malah fakir (miskinnya hati) 
dilan (Ie 0 Kitay Blah oo JUN daa dl Giontah 0) yel maan Bd) JP Jia OL CA Uha Umil sb Jaad WI, 
Jb Ay om GS demi Cab dj AA JUS 3 Utah cl ab HS 3 Ad & jay 
HAL-HAL YANG DAPAT MENJADIKAN KAYA HATI 


Kekayaan hati dapat diraih dengan cara membuat hati merasa cukup dan hanya butuh terhadap 
Allah atas segala yang ia hadapi, mensyukuri segala karunia-Nya, rela menerima segala 
kehendakNya dan selalu berlindung kepadaNya dalam segala hal yang menyakitkannya. Dengan 
selalu menghadirkan rasa butuh akan Tuhannya disegenap penjuru hati maka ia merasa tercukupi 
dari segala hal selainNya. | Fath al-Baari X1/271-272 |. Wallahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/375124395843708/ 
1375. JANGAN BERHENTI BERBUAT BAIK - KEBAIKAN 
MENGHAPUS KEJELEKAN 


PERTANYAAN : 
Caxill Doel 
Ada hadist yang menyebutkan seorang sahabat telah mencium seorang wanita, lalu mengadu 


kpada Rosulullah. kemudian Rosulullah menganjurkan orang tersebut untuk sholat.. bagaimana 
menurut kalian ? 
JAWABAN : 
2? Ismael Kholilie 
Pesan Ch Ole Of dls d3 DL 
YVAF SALE pil jp JBS M3 SI play Ale AI ale AI SU ALE Ajal oya We Dory OP 9 yaaa or AI At ye 
US Jas oh JB AI Segang bada UT eri JW JB ga TU SSS MS Hkandi ray Akal Ol Jd ya WI 3 old 3 
ea 
Seorang laki laki mencium seorang wanita yang bukan mahromnya kemudian ia melapor pada 
nabi saw atas perbuatannya akhirnya turunlah ayat : "dirikanlah shalat pada pagi dan sore dan 
pada permulaan malam,sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan perbuatan 
buruk itulah peringatan bagi orang orang yang ingat". | - @s Hud 114 J. Lelaki itu bertanya pada 
nabi saw : apakah amalan ini hanya untuk saya ? Nabi saw menjawab : untuk ummat ummatku 
yang mengamalkannya. ( -Shohih muslim/ Hadits 2763 ). 


“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4772 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 
ingat.” (AS.11:114) 


ALASAN KEBAIKAN DAPAT MENGHILANGKAN KEJELEKAN 
92 AA ITS AI Of SIS Joy la Cpdp Slide Fly YAA OY DUS) KASI Tipu Gl adl ta 
cal Jilat Oleh dll pp Tino JS yag eh RAD C3 JS ya En Lead REI Bye Il ya All Oil IE 
kemal ph Kerdil SISG 


Kebaikan dapat menghilangkan kejelekan yang telah berada dilampiran catatan Malaikat al- 
kaatibiin karena rasa sakit dapat hilang oleh kebalikannya (obat) maka kebaikan dapat 
menghilangkan kejelekan dengan dalih bahwa hati ibarat kaca yang terhalangi tampaknya cahaya 
ma'rifat oleh kotoran-kotoran syahwat serta mengikuti keinginan-keinginan nafsu. 


Setiap hamba yang melakukan dosa akan menggelapkan hatinya, setiap hamba yang melakukan 
kebaikan akan memberikan cahaya didalam hatinya maka kebaikan-kebaikan dapat mengkilapkan 
hati sebagaimana kebaikan dapat menghilangkan kejelekan. | At-Taysiir Bi Syarh al-Jaami' as- 
Shoghiir 1/49 |. 


» Caxill Doel 

Pak ismail yth. khan hadist itu bahaya klw dibwt acuan para mudazi sakarenag ini, gmana menurut 
pak yai? 

? Masaji Antoro 

Ada beberapa jawaban untuk menjawab pertanyaan anda yang terakhir : 


1. Sahabat nabi dalam cerita diatas setelah melakukan perbuatan tidak 'pantas' diliputi rasa sesal 
yang dalam, sebelum mendatangi nabi terlebih dahulu ia mendatangi Abu Bakar ra dan Umar ra 
namun ia masih merasa belum menemukan solusi atas apa yang hendak ia lakukan demi 
menebus kesalahannya hingga ia berfikir akibat dosanya ia telah keluar dari agama islam dan 
tergolong ahli neraka. 


Kemudian setelah mendatangi Rasulullah SAW, ia diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan 
dengan harapan dapat menghapus dosa yang telah ia perbuat. 
" Bagaimana dengan muda-mudi 'nakal' sekarang ? 
n Pernahkah ia merasa menyesal atas dosa yang telah ia perbuat ? 
" Pernahkan ia bertanya kesana-kemari demi membuktikan rasa sesalnya ? 
" Pernahkah ia merasa yang ia perbuat mewajibkannya masuk neraka bahkan keluar dari 
agama Islam ? 


2. Apa yang dialami oleh Sahabat Nabi dalam cerita diatas adalah sesuatu yang berada diluar 
kendalinya, bukan sesuatu yang ia rencankan sebelumnya, ia tergoda dan terperdaya oleh syetan 
sehingga setelah ia sadar timbul rasa penyesalan yang dalam apalagi suatu kebanggaan. 


3. Terhapusnya dosa dengan kebaikan adalah hak prerogatif Allah, bisa jadi karena kesungguhan 
penyesalannya atas kejelekan yang telah terbuat dan ia rubah dengan menjalani perbuatan, Allah 
langsung mengampuni dosanya, atau bisa jadi demi terhapusnya dia butuh usaha keras atau 
waktu yang lama, mungkin hingga ia meninggal, mungkin hingga ia dipadang makhsyar dan 
bahkan mungkin dapat terhapus setelah terlebih dahulu ia dimasukkan kedalam neraka. 


4. Hadits diatas juga mengajarkan agar tidak berputus asa dalam meraih ampunan dan rahmat 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4773 ) 


Allah, jangan karena merasa telah banyak dosa yang terbuat kemudian berputus asa dan semakin 
jauh terjerembab dalam lumpur dosa. REFERENSI : 


Pal Id 3 OS as et pa ea aa FE YG Ei) Eki Ie pal: Jl Is OS SU ob 
Jam BE cedbai " Jlas dd UUS SIB elang le A1 daa Al Syary EU € pe pebi donh HE Yy Sy Ela de 
Als AI due Al Say Bel 1 JB LSI Ja ega dil Gaib Ca Keladi SY) pelat SU Ai af Cam $ Mila Jas alat 3 AI 
AJB An TAN S3 IS MEN tia SS Oh JD Aga Wa JGA Ga WNA ph IAI al an eka 
dat JUS H Aale ap Raos BT IAI Jay 1 Melon JUS pelag dala AI ala AI Syur Gde Latih asli 2 al 
kale pul". 

| Al-jaamii' Li Ahkaam al-Auran 1X/111 |. 

cd Gile il pgri Jang Cagkan yl SS By Ata JS LSI Oliadil Of HI Ate jl (ta Upah Sandi op 
KS GUSI oaroel Of saasUS Jilid "GUSI Kaisar Le Lagi UB LIS IYA JI 3YLEI S1 j na Sya aa 
BEI ASI AI OOT Juy ed Ole BEI PSI AI Ola en ya JUS Nae UUS Oa 
OP S3 IWAN DI PJU yA Ol BP 3 Law DG Weabel OT SAN 2 Jay Alia! IE Upin 3 Label 
Se Hal Ae ah Ja Apa jam Jp lag Gak led S3 UNY (KAI, etam 
ab ar au Ie CH dng JB US BAU Eat SUYI ea Urat BY ol Jail) cp S3 
WA gmail y ARI 3 AB Kn yang ale Se Sya NAS Jt Ag II FU Ot pain AI Ola LS 
Dp B Kesiord Ajal dong ya Sea Y dil pakahi Gal Ata Lesitaly LLaai LI glory Upin Udi Il yag jaya Dian ey 
Ia. 

| Fath al-Baari VII1/357 |. 

VP Saing SB SU Alis HAL, Lin pede La Un" Upah Rinada Asal gesit" Gaal dala Iy3g 7 (Peta! Cr Dlinadel OI) 
sel oi) Lela 

Boga SAN eley OTS £ Lasa GAN plot LAS 1 JM € Urai SI Leuser oa Aina Leela JIN, Jill JG 
dd SSESYU Lir domuakl, 

ika Uimusan K3 Ob cd Bel DAS dal Sp Bionsal! ang. 

Ale oad3 € Keab  lA JSU Gedeade Lb hg 

Ola Aina All ip og NI lay Y Tenant, Call JI andil Lalb JS3 sar Fla UPN Op BolaN Taro Ska dadi). 
Y Syodk Il PAI OP « Olla La Ola, 

Yen 3. 

IV Ie ya Al Seng 0 AB 3 got JB 0ny MA Aie Air Ja 6 SUS Yg 4 dalan Cab ya Iin Ol Angin Ab, 
Oh "dl gia Aa) OLI pond Gap BLS € jalan US Well 3 (Giyi IU (Aa) Ol Jidaii ga JE £ AYI 
Jae oral SU oya WI MAU dad JUAN Jabal Gales BU 6 H4 Ain ca IS 5 am ing 1 (Dadi rda Old 
SIA nga Ol «BARA Alia 30 Jali) pall Aisi ye Bole j SAN pad "(lina lina AI Jaa UdyG Lo 
BEAN gal Uu GI 35. 

Jia Y Lag 20 pang Sl Jaka La Un P6 SEL) Mb OLI Alb ya SAAT Ka lebi, abadi oa JI oi del € 
dng Y Ig VOL Ling 0 BI BY) Sgp YUL Leing AI 3 lang SAI II MS patang La Ling 6 AS) sam Y) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(ar7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Of YP 0 SS lee) gadi JB A3 Iyan pP yag kemal ja, OS oo) WS IS Ie dmidl Eh BY JI Jp» 
Ha Naa png dy 3 al uas anal ye Lam Alas al eta. 
| Faidh al-Gadiir 1/520-521 |. 

Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


1400. MENCARI ILMU (KE PESANTREN) TANPA SEIDZIN 
ORANG TUA 


PERTANYAAN : 
Imam Bahrie 


Asslamualaikum.. Para ikhwan yang dirahmati allah, mohon sumbangkan sedikit ilmunya.. 
Bagaimna jika orang tua kita melarang mesantren dan lebih menyuruh kerja cari duit, apakah jika 
tetap pergi pesantren, kita berbuat dosa, karena tidak mendengarkan orang tua.. 


JAWABAN : 
2 Princess Selly Zoet 
Boleh dan tidak berdosa walau tampak izin orang tua. 
akal OSbA Oly dala LB Gagal Roro ALS US, PP Ai pia JB OT II pai Ala OSIS My Slepr P5 
Al 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. BOLEH dan TIDAK HARAM seseorang pergi belajar (mondok) tanpa seizin 
orang tuanya dengan berbagai persyaratan : 
» Aman atau tidak terdapati bahaya yang mengancam 
“ Didaerahnya tidak ditemukan orang yang mampu mengajari ilmu yang ia inginkan dengan 
sempurna, atau ia berharap didaerah lain kemampuan ilmunya menjadi bertambah 
» la sudah rasyid (cakap, berumur dewasa) 
» Ia tidak amraad (lelaki tampan tanpa kumis yang dikhawatirkan mendapat gangguan) kecuali 
saat ia bersama mahramnya yang dapat menjamin keamanannya. 


JP OA PAN din Kol ya ya OST Ia Lal Ol ey La pelama (Jel ) OS Ip £ alat ary Ol jini HP (3) 
aka Osh P Ola dale PA Said Ronyog pal Cb AS jy (PP ad) Jie (OY) Bole UNA Ah Cai | ia 
dig ory al ada Le JUS alas oa Ola JP Pj ajar J3 Lal UG Of beda SI SBU im SI (AW) 
SI (BUS Iya Jani Je ab PL Aa OS OLI Ibas pa USU Ody laa) USG Of Saat olaj| AL Boby 
gas So dB CAS JT jail donor ee oya LIS LEAN OS j3 

Dan haram bepergian untuk jihad, haji yang sunnah tanpa seizin keluarga pangkalnya (ayah, ibu 
dan jalur keluarga keatas/kakek, nenek dst.) yang muslim meskipun kerabatnya yang lain 


merestuinya, begitu juga haram tanpa izin mereka bepergian untuk berdagang pada tujuan yang 
secara umum orang tidak akan selamat. 


Tidak haram bepergian meskipun tanpa seizin mereka untuk belajar ilmu yang wajib meskipun 
wajib yang tergolong kifayah seperti belajar ilmu nahwu dan mencari derajat fatwa.(Keterangan 
Tidak haram bepergian meskipun tanpa seizin mereka untuk belajar ilmu) namun dengan berbagai 
persyaratan : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4775 ) 


» Aman atau tidak terdapati bahaya yang mengancam 

“ Didaerahnya tidak ditemukan orang yang mampu mengajari ilmu yang ia inginkan dengan 
sempurna, atau ia berharap didaerah lain kemampuan ilmunya menjadi bertambah 

» la sudah rasyid (berumur dewasa) 

“ la tidak amraad (lelaki tampan yang dikhawatirkan mendapat gangguan) kecuali saat ia 
bersama mahramnya yang dapat menjamin keamanannya. 


(Keterangan meskipun ilmu yang dihukumi fardhu kifayah menuntutnya) seperti belajar ilmu 
nahwu dan mencari derajat fatwa ilmu alat, nahwu, shorof atau manthig. | Yaanah at-Thoolibiin 
IV/196 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/384029608286520/ 
1429. MEMUTUS TALI SILATURAHMI 


PERTANYAAN : 
Fittry Jagoan BlackBeat 


Assalamu'alaikum..... bagaimana hukumnya jika sesama muslim dengan sengaja memutus tali 
sillaturahmi ??? Mohon pencerahannya.. 


JAWABAN : 

? Faris Putra Pendiam 

Mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari aja tidak boleh apa lagi sampe memutuskan silaturohmi... 
2 Sunde Pati 


Batas-batas memutus tali silaturrohmi ada beberapa pendapat ulama yaitu : 
1. Mengerjakan kejelekan kepada kerabat. 
2. Meninggalkan kebaikan kepada kerabat. 
3. Memutus kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan tanpa ada udzur syari. 


Pengambilan ibarat : Is'adur Rofig, juz Il, hal. 117 
Asa Y JB3 BelAYU yA OI ha Jha SMAN Halit (JI anbes Lenny ani 117 pp 2G HAJI Slam G3 
Ola YI pil oya dp Ibas Wally Lagi Along Yg) Andai! ye aa Aladh 3 al Cole! SI OluYI S3 JI aa OI 
Sofa Anb3 UV Geyb ois pad all ya eny AA La adat US ALA OI plg jII 3 dengialy Ulum VI SJ yah Lanuo kab, 
DI lapis UJAN ALI II 
Link Diskusi » www.fb.com/groups!/piss.ktb/3891834111044 73/ 
1502. MAKALAH : MENGENAL HATI 


Fu ad, Lubb, dan Galb 
Oleh: Dr.KH. Syarif, S.Ag.MA (GURU YanG DIMULIAKAN) 
Bagian 1 


Tulisan kali ini menyunting tiga terma yang dimuat teks-teks al-Gur'an yang selalu diartikan hati. 
Tiga term tersebut adalah “fu ad, lubb/al-bab, dan galb”. Sebenarnya apa kepahaman yang dapat 
diambil darinya. Yang pasti tiga terma ini menunjukkan fungsi atau prilaku yang berbeda namun 
sesungunya ontologinya hanya satu. Signifikansi tulisan ini oleh karena nyaris semua amal ibadah 
yang diajarkan Islam menyangkut dan harus menjadi kinerja hati. Signifikansi pada konteks akhir 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4776 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ramadhan ini ialah berkaitan dengan “id al-fithri, kembali kepada fitrah. Jika “id berarti kembali, 
maka pertanyaannya, siapa yang kembali, kembali dari mana dan ke mana, mengapa harus 
kembali, kapan waktu kembali itu. Itu semua sangat terkait dengan dan harus berbicara hati. 


Ada ungkapan dalam keseharian, ketika seorang anak hendak berpergian orang tuanya selalu 
memesankan “hati-hati ya nak”. Pesan ini menunjuk kepada supaya sang anak mesti menengok 
kepada suara hati, bertindak dengan kenerja hati. Dalam sebuah hadis diingatkan “inna Allah Ia 
yanzhuru ila shuwarikum wala ila a'malikum walakin yanzhuru ila gulubikum wa niyyatikum, Allah 
tidak menilik rupa dan amalmu tetapi Allah menilik hati dan niyatmu”. Di sini letak signifikannya 
hadis yang lain bahwa “ segala amal sebagaimana niyat”. Tinggal kita secara akurat dan maksimal 
menunujuk dan mengerti ontologi dari niyat yang sesungguhnya dia adalah sangat tersangut 
dengan hati. 


Term “hati” sebenarnya bukan sebagai arti langsung dari ketiga kata di atas. Kata “hati” masih 
sangat abstrak dan memang hanya sebagai ungkapan umum. Teks-teks al-@ur'an di antaranya 
mengungkapkan: Pertama, hati diungkap dengan kata fu'ad/af'idah sebanyak 16 kali. Kata ini 
sebenarnya berarti fungsi dari kata fa'dah. Jika kata “fu'ad” diusung memiliki arti hati, maka 
artinya fu'ad itu adalah hati yang berfungsi tertentu pada bagian tertentu pada diri kita. Apa fungsi 
yang ditunjuk dengan kata “fu'ad” itu? Teks-teks al-@uran menerangkan bahwa kata “fu ad” 
dengak kepada makna rasa, yang fungsinya lebih menyentuk fisik. @.s. 32:9, 16:78, 67:23 
menunjuk fungsi berbentuk pendengaran, penglihatan, dan rasa. Rasa (af'idah) ini mewakili bau 
pada hidung, rasa pada lidah, dan rasa pada kulit. Jadi af'idah ini ternyata makna hati yang 
menunjuk dan mengarah kepada wujud panca indra. Oleh karena itu “fu'ad” nanti menunjik pada 
kinerja manusia kategori “insan”, yaitu manusia berkategori substansi kiri (@.s. 14:37). Bentuknya 
fu'ad ini berindikasi manusia yang memperturutkan hawa (@.s. 14:43) atau sifat yang mensuport 
sifat iri dengki, hasud. Ini tidak mengherankan oleh karena panca indra ini memang sifanya fisikly, 
maka di natar pintunya adalah dengan angan-angan (A.s. 15:2) yang erat dengan sifat dunia yang 
selalu kekurangan tertama dalam hal harta. 


Adapun wujud panca indra ini pada ungkapan tiga terma “al-sam'a, seperti dapat kita simak dari 
keterangan teks @.s. 17:36 “Id tagfu ma laisa laka bihf “ilmu inna al-sam'a wa al-abshara wa al- 
afidata kullu ula'ika kana “anhu masula, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ada tiga kata dimuat teks di atas yaitu “al- 
sam'a, al-abshar, dan al-af'idah”. Secara bahasa tiga itu adalah jama', maka kata berikutnya ada 
kata “kullun, ula'ika” menandakan jamak. Tetapi kata berikutnya yang menggambarkan siapa yang 
bertanggung jawab, muncul kata “kana, 'anhu, mas'ulan” menandakan bahwa yang 
bertanggungjawab itu adalah mufrad atau satu saja. Siapa yang satu itu? 


Sebelum menjawab siapa yang satu itu, harus dijawab dulu pertanyaan “dari apa jadinya 
pendenganran, penglihatan, dan rasa itu”. Ternyata panca indra yang diwakili oleh tiga terma di 
atas adalah wujud jadi atau wujud nyata dari ruh. Teks @.s. 32:9 misalnya menggambarkan 
“kemudian Dia menyempurnakan (kejadian) manusia dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan|- 
Nya dan Dia menjadikan (ruh itul bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, sedikit sekali 
kamu yang sedang bersyukur. Jadi sang satu dan dia yang bertanggungjawab atas perilaku panca 
infdra itu adalah ruh oleh karena, rihlah yang membuat panca indra itu berfungsi. Artinya tanpa 
ruh panca indra tidak bisa apa-apa, pada orang tidur misalnya atau bahkan orang mati. 
Pengungkapan kata “af dah” ini terkait langsung dengan kata “syukur” dalam teks-teks al-Gur'an, 
artinya kata “af idah” menujuk bahwa yang harus disyukuri adalah satu-satu pemberian atau 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4777 ) 


anugrah Allah kepada manusia adalah rih. Oleh karena itu syukur yang ditilik oleh Allah adalah 
syukurnya orang-orang yang mengerti rtih, dan itu sangat sedikit (A.s. 32:9 berkorelasi langsung 
dengan 17:85)....bersambung | Jun Satriani J. 


1508. TIGA MACAM GOLONGAN HAKIM 


PERTANYAAN : 
Ahmad Dicky 
assalamu'alaikum,minta artinya pencrahanya hadis ini : 


ALAUDLOTU TSALATSATUN,ATSNANI FINNARI WA WAHIDUN FILJANNAH ROJULUN 
'AROFAL HAG@O WA@ODLOO BIHI FAHUWA FILJANNAH,WAROJULUN 'AROFAL HAGAO 
FALAM YAADLI BIHI WAJAARO FILHUKMI FAHUWA FINNAAR,WAROJULUN LAM YA'RIFIL 
HAGOO FAGODLO LINNAASI 'ALAA JAHLIN FAHUWA FINNAAR". 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


20... 


GA 3 Je, em delay ay OI RA SL) hay al 8 uk AI Opo JG IE 0 Bi gan Bag up, 
AI ab Sal Sad Ja II PI Ig ya yak li SAS Jar) Td 4 gai 
Si an) Papi TJ Pa adan le 


Dari Buraidah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran 
dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga, seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak 
memutuskan dengannya, maka ia di neraka, dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia 
memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka". (HR. Imam Empat. 
Hadits shahih menurut Hakim). | As-Sunan al-Kubroo Li al-Baehagy I11/263 |. 
S5 Jon ph JSI 3 OMA ly “ea db pe Ig» LA Cab yA bell hay "Gal Bye Jar KI 3 sllu 
BA Ng pl ba ae da2 lily 4 Uap dg GI Se Jorgg di ball pas dn May , jt. 
Hakim (pencetus hukum) untuk dapatnya meraih surga harus memenuhi dua persyaratan : 


1. Ia tahu akan suatu hal yang benar 
2. la memberi keputusan berdasarkan kebenaran tersebut. 


Sedang bagi hakim yang tidak dapat meraih surga bahkan berada didalam jurang api neraka 
adalah Yang tidak tahu akan suatu kebenaran (tidak memenuhi syarat pertama) atau tidak 
menjalankan kebenaran yang ia ketahui (menyalahi persyaratan yang kedua). | Bahjah al-@uluub 
al-Abraar 1/133 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Sumber : www.fb.com/groups/piss.ktb/407501325939348/ 
1607. HUKUM MEMBOHONGI ANAK KECIL 


PERTANYAAN : 
Zakiya El @olby 
Asalamu'alaikum, mau tanya.. Bagaimana hukumnya membohongi anak keciL ?? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4773 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 


Para ahli figih menetapkan bahwa hukum asal dari berbohong itu adalah haram, tetapi pada 
kasus-kasus tertentu ada dalil yang memperbolehkan untuk berbohong. Dari Ummu Kultsum binti 
Ugbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang 
mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau 
berkata baik”. (Muttafagun 'Alaih| 


“Dan aku (Ummu Kultsum) tidak mendengar bahwa beliau memberikan rukhsah (keringanan) dari 
dusta yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam perang, mendamaikan antara manusia, 
pembicaraan seorang suami pada istrinya dan pembicaraan istri pada suaminya”. (Dinukil dari 
Riyadhush Sholihin, Bab. Al Ishlah bainan naas| 


Dari Asma' binti Yazid dia berkata, Rasulullah bersabda: “Bohong itu tidak halal kecuali dalam tiga 
hal (yaitu) : 

- Suami pada istrinya agar mendapat ridho istrinya 

- bohong dalam perang 

- dan bohong untuk mendamaikan diantara manusia”. 


2 Khodim Piss-ktb II 


Merayu Anak Kecil Dengan Cara Membohongi. Ada beberapa prinsip dasar dalam pembahasan 
rukhsah berbohong: 
1. Tujuan yang terpuji ketika bisa dicapai baik dengan jujur maupun berbohong maka memilih 
berbohong adalah haram. 
2. Tujuan yang terpuji ketika hanya bisa dicapai dengan berbohong maka hukumnya mubah 
pada tujuan yang mubah, dan wajib pada tujuan yang wajib. 
3. Tujuan yang terpuji ketika bila bersikap jujur efek negatifnya lebih banyak dibandingkan sisi 
positif tujuannya maka boleh berbohong. 
4. Tujuan yang terpuji ketika bila bersikap jujur tidak terlalu berimbas negatif maka wajib jujur. 
5. Tujuan yang terpuji ketika bila bersikap jujur efek negatifnya masih diragukan apakah lebih 
banyak atau lebih sedikit maka lebih diutamakan jujur. 


Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan rukhsah berbohong dalam tiga hal: 
- dalam medan perang 
- dalam keharmonisan suami-istri 
- dan dalam mendamaikan orang yang bertikai (ishlah). 


Membohongi anak kecil seolah termasuk dalam bab ishlah, namun hal itu tertolak dengan hadits 
lain yang mengecamnya. Belum diketemukan penjelasan ulama mengapa kasus itu dibedakan, 
boleh jadi hal itu misalnya karena menenangkan anak kecil tidak selalu harus dengan dibohongi, 
bisa dengan semisal mengalihkan perhatian si kecil. Sesuai dengan prinsip pertama rukhsah di 
atas. 


Referensi: 


Jrogd! KA Olg AL Ad DASIW Lean ISI, Ganalk dl Ino gdl KK» yaL opa J3 dok II Alang SI yi 
JB Of Il Leela yamdkl OS Of Heri yg Lerlua Anail CS Jual OLS | Ce HAKIU Bakal Og9 DASI adl- 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4779 ) 


9 yaaa Ca Oya o padh US OS Oly DASI Ala SSI ya pr 3 lai abi Bakal Jaa SAI deal Of le Isl 
doll Bgn ola DASI OY Ia Bakal II JAN US aan Lah d0 LL OLI Jalin Us) anal! Cand Gara 
Ce OLI AS OP dat WI Kila Ill jagad Jar Ah end CPI Ju YU Raga Terb OS 3 Ola OP aga 

aa La DASI 


“Kami katakan, ucapan adalah perantara mencapai tujuan. Setiap tujuan terpuji yang 
memungkinkan dicapai dengan jujur dan dusta maka hukum berdusta adalah haram. Ketika 
kemungkinannya dicapai hanya dengan jalan berdusta bukan dengan jujur maka berdusta adalah 
mubah pada tujuan yang mubah, dan wajib pada tujuan yang wajib. 


Ketika telah diketahui bahwa efek negatif syari yang timbul dengan sikap jujur lebih banyak 
daripada dusta maka boleh baginya berdusta. Bila perkara yang dikehendaki lebih remeh daripada 
tujuan bersikap jujur (yang berefek negatif) maka wajib untuk tetap jujur. Bila keduanya sebanding 
yakni ketika bimbang di antara dua hal tadi (remehnya tujuan dan efek negatif bersikap jujur) maka 
kecenderungan bersikap jujur adalah lebih utama, sebab dusta hanya diperbolehkan karena 
dharurat ataupun hajat yang penting. Bila ragu apakah tujuan perkaranya termasuk hajat yang 
penting maka hukum asal adalah haram berdusta. Kembalikanlah pada hukum asal tersebut, 
besertaan karena memandang rumitnya menemukan pada derajat yang mana perkara yang ia tuju 
sehingga lebih baik bagi seorang manusia untuk menjaga diri dari sikap dusta sebisa mungkin.” 
229-228 130 23 Gl uga Cb dadi Oya 1 ASI 
Int ga Jah gal af Aan (UM li5 ) Aloe Alah (AS pelan 3 dala AI la AI Syaryg) ate Ul ab si (rn) 
ol) cai Sisi (on gp Ui Sis Taun mel degan (Lelesi ) AS HI MU ara (JW) 
Lake) J ym! Reranan (Sy demi Sesi (Ul) Op! il Lawas A0 Aeolonal Arsa! OY Read! O ag ( Aelei 
LI pp JII Ong BSI 0d DASI oya Ba oi JII 0 ag AISI aka (AS 
Heal 3 AS HIS. 
“Ilbu memanggilku memintaku sewaktu aku masih kecil (sementara Rasulullah SAW. sedang 
duduk) merupakan kalimat jumlah hal 
(Lalu ibu berkata heij untuk kalimat pengindah ataupun isim fi'il yang berarti ambillah (kemarilah| 
dengan harakat fathah lam tanpa alif untuk penguat ucapan 
(lbu akan memberimu i'rab rafa' sebagai khabar dari mubtada “ana' yang dibuang 
((Nabi berkata)terus apa yang kau kehendakij apa yang kau niati 
(Untuk kalian berikan padanyajdengan harakat sukun pada 'ya' karena sighatnya berupa 
mukhatabah, tanda nashabnya dengan membuang nun 
(Berhati-hatilah) dengan tanpa tasydid, berfungsi sebagai kalimat pengingat 
(Bisa ditetapkan) dengan sighat majhul 
(Padamu satu kali/satu macam dari sifat dustaj bila dengan fathah 'kaf dan sukun 'dzal' berarti 
'satu kali dari sifat dusta', bila dengan kasrah 'kaf dan sukun 'dzal' berarti satu macam dari sifat 
dusta.' 
Dari hadits ini bisa diketahui bahwa apa yang biasa diremehkan orang-orang pada anaknya, ketika 
menangis misalnya dengan kalimat rayuan atau tipuan hendak diiming-imingi sesuatu ataupun 
dengan cara ditakuti-takuti maka hukumnya haram, termasuk dalam kategori berdusta. 
Demikian dikatakan ad-Dahlawi dalam kitab al-Luma'at. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/430388253650655/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4780 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1666. ANCAMAN BAGI ORANG YANG KHIANAT 


PERTANYAAN : 


Bagaimana hukumnya menghianati kepercayaan? Misalnya ada 2 orang bertetangga. A Dan B, si 
A punya masalah keluarga kemudian mnceritakan kepada si B. Lalu di kemudian hari si B malah 
menceritakan rahasia tersebut kepadaa si C padahal sebelumnya si B sudah berjanji untuk 
menyimpan rahasia. Syukran, jazakumullaah... 


JAWABAN : 
Ibnu Toha 


Haram dan berdosa : menampakkan rahasia orang lain lebih buruk daripada menampakkan 
rahasia pribadi. disebut KHIANAT apabila disuruh merahasiakannya dan disebut NAMIMAH jika 
tidak : 


esa OS Ol Kesal) Taka BS oh Tali Test ton aga wil AA ban sial yA aj dah pa on NE 
| Ref : Adabud-Dunya wad-Din, oleh Al-Gadi Abul-Hasan al-Mawardi |. 


Khianat dan namimah hukumnya HAROM dan ancamannya dari definisi harom, DISIKSA jika 
dikerjakan. 


JBS ah Jai, mara Ag Jar aib An Lag ig Cet Ulas BI ati ad OY Pe Ul ole SI of Hei 
(Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali) 


Alasan ('illat) keharamannya itu apabila menimbulkan ketidakrelaan siempunya rahasia (lihat 
ibarot Ihya' diatas). apabila ada unsur minta solusi jalan keluar, nasehat, minta tolong dsb, 
demikian boleh. Sedangkan Rahasia itu adalah AMANAT baik itu rahasia keluarga sendiri. 


alah GP ASIA eaahh Jar Oa Bj 


Bilamana seorang membicarakan sesuatu kemudian dia menoleh kepadanya maka itu adalah 
amanah (HR. Abu Dawud). Wallaahu A'laamu BIS showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/381516541871160/ 
1770. IKRAR " MAAF LAHIR BATHIN " DI WAKTU HARI 
RAYA 


PERTANYAAN : 
Rocker Zuppi 


Assalamu'alaikum.. nanya Igi.. di waktu hari raya ucapan maaf "maafkan semua kesalahan saya 
ya", jawab : ya, nah apakah sudah terhapus dosanya semua yang berkaitan dengan orang 
tersebut ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Wa alaikum salam. Pertannyaan : Ikrar maaf lahir batin tersebut tidak bisa menggugurkan dosa 
sesama manusia, sebab tidak secara terperinci sebagaimana syarat taubat dari kesalahan adami . 
162/1 cd Flm 2s: 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4781 ) 


2 3 JELAS SAY pa IdfetaYI OY Ad Lho Aly El JA Abi Ob EMIS, Jenadill aa ya 4 SAN Sonta 
33 / 4 ed pel all Blang: 

JNHYY damdi Cabai | Ale Agak BS) MIS S3 j Legg AS ed Int YG dl tap ig Alor j3 ag Ul Ale, 

15 tmudl M3 3s: 

KANE 5) yag pal, bi Lali Cl UG god YU Kaali las pelit ika JB Ol II SAI ye £BYI JgYI OI SHE U 
YUMY Susi Tell Jual jl lo di. 

Bisa diampuni jika apa kesalahan yang pernah dilakukan disebutkan (yang berkaitan dengan 


Haggul Admy). Misalnya: maaf ya mbah jenggot dulu uang yang 50 ribu itu saya yang ambil juga 
mangga didepan rumah saya curi 1 keranjang. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/454915897864557/ 
1788. SIFAT KIKIR DAN TERAPY PENYEMBUHANNYA 


PERTANYAN : 
Uliel Ahmed Al-abrar 


Pak, bagaimana tanggapan saudara-saudariku sekalian tentang orang yang PELIT/MEDIT, 
apakah pelit itu merupakan suatu penyakit ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Kikir/pelit / bakhil / medhit / kikir termasuk PENYAKIT HATI... Berikut teraphy penyembuhannya : 
JI AS Ola 
Ola JW G3 JW da Jodi Of el 
HI Spb JULI Lal Sore3 Y SI Lydia 
dilas Lem Solar Ale JS NE UT Uadiy opa Aas dilorl ye Ul dl ole Oly on png alay JUN en 3 Ol GI 
Alay JL aan 3 ai Jay OLI ya Ga SAI S3 AI JSI Jab Ely melly menda Rel DI yel 
Aa Ola ng ob oa eny YA dad ya La Ng ya S3 jp dna es dll Oh AJI II AI old ebay as 
Ca Ja P3 3 BI LI Ie 2G Ud aa Elag dl ling Lola Ia Ol un JW at ai 
H2 aa ii) Odi Ily 3 Jai SAS RABI Aga YI oya band! LAI oya Jend ole d1 Al A03 Lay ena 
JAS oa G yekitny Jittann d1 laa #ilowal uya Jadi Jittany 078 ya Jar Teniaay N) J opa LB penbital, 
ambil 0 pda BUSI dirlon AB YP ata Sai YG Ge ISU ily JUN Uholia 3 Sin Ob Ul Ad3 Play d3 G3 Seal Ala Ja 
bai 3 Ily oya dp JIN O1 8 pen! ya SA ISB ball Aa Ah or oya Rey II ld Oa Ol Al uat Ob BANI 
AA aka Ola! Ob Say Yg JIVI PL Cah Of Giasid Bye ESA Ih YELe OS Of Ja Anh) cal II) 
d5 oka21) Oa) 
MENGOBATI PENYAKIT KIKIR 


Penyakit kikir bermula dari HUBB al-MAAL (Terlalu cinta harta) yang asalnya dari dua sebab : 
a. Mencintai nafsu-nafsu akan hal yang tiada tergapai kecuali dengan harta dengan disertai 
angan-angan muluk. 
b. Merasa nikmat dengan harta meski ia sadar bahwa yang ia punya telah lebih dari cukup 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuk kebutuhan-kebutuhan selama hidupnya. 


Seperti pada keterangan yang telah lewat, bahwa dalam rangka mengobati hati terlebih dahulu 
harus dapat dikikis gejala dan sebab-sebabnya. Cinta harta dapat disembuhkan dengan rasa 
@anaah (menerima kesederhanaan) dan rasa kesabaran. Muluknya angan-angan dapat 
disembuhkan dengan memperbanyak ingat akan kematian, kematian yang telah menimpa pada 
teman-teman sejawatnya yang kaya betapa susah payah mereka mengumpulkan harta dan 
akhirnya mereka tinggalkan begitu saja. 


Kecintaan harta yang disebabkan karena merasa perhatian dan tanggungjawab kepada anak 
dapat disembuhkan dengan keyakinan bahwa Allah Sang Maha Pencipta tentu telah mengatur 
segala rizki mereka dengan sebaik-baiknya, betapa banyak anak yang tidak mendapatkan harta 
warisan sepeninggal orang tuanya namun keberadaannya jauh lebih mapan ketimbang anak yang 
mendapatkannya, dan belum tentu harta yang ia tinggalkan untuk anak-anaknya kelak dapat 
mereka gunakan kejalan kebaikan seperti yang ia harapkan. 


Sembuhkan juga penyakit kikir dalam hati dengan meneladani dalil-dalil akan tercelanya mereka 
yang kikir dan terpujinya mereka yang dermawan serta ancaman Allah dengan siksaan yang amat 
pedih dan agung bagi mereka yang kikir. Sebagian hal yang dapat menyembuhkan penyakit kikir 
dalam hati adalah dengan mencermati orang-orag kikir, betapa mereka terkucilkan dari orang lain, 
tercemooh, digunjing dan sebagainya. 


Sembuhkan juga penyakit kikir dalam hati dengan banyak berfikir akan kegunaan harta yang ia 
miliki, untuk apa ? Sesungguhnya yang ia miliki hanyalah sebatas yang ia butuhkan sedang 
sisanya semestinya untuk investasinya dengan limpahan pahala di akhirat kelak. 


Demikianlah sarana teraphy untuk mengobati penyakit hati, bila ia telah mengetahuinya dengan 
hati nurani yang bersih tentu ia sadar bahwa memberi demi kebaikan dunia dan akhirat tentu lebih 
utama ketimbang menggenggam harta serapat-rapatnya dalam kekikiran. Ikutilah nurani suci, 
jangan berdiam diri sesungguhnya syetan akan terus menakut-nakuti dengan kemiskinan dan 
kemlaratan. | Mau'idhoh al-Mu'miniin 1/342 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/463097937046353/ 
1863. ANJURAN MENUTUPI AIB SESAMA MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Ahmad Dicky 


Assalaamu'alaikum, MAN SATAROL MU'MINIINA, adakah yang tahu terusannya ? ? ? kalau tahu 
terusin yea, suwun 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
ge di kek Tika dilan 2 Klg dl Tank! pahat daa y) dika GET Lau ji Uya yA Lgi Lian G9 (la de au ya) 
SIA eat Hj OT End VI) IL gan Gaes 
3333 Ayat Oleo Amati | SI (GAN BMI 3 Al aja) 
MAN SATARO “ALA MUSLIMIN SATAROLLOOHU FID DUNYAA WAL AKHIROH. Barangsiapa 
menutupi atas orang muslim maka Allah akan menutupinya didunia dan diakhirat. Dalam redaksi 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4783 ) 


hadits lain menggunakan kata “MUSLIMAN” tidak “ALAA MUSLIM. Yang dimaksud menutupi 
adalah menutupi badannya atau cela saudara muslim lainnya dengan tidak menggunjingnya atau 
membuka aib-aibnya. Yang demikian berlaku bagi orang yang belum dikenal akan kejelekannya 
bila sudah maka dianjurkan dilaporkan keberadaannya pada seorang Wali (penguasa).... Yang 
dimaksud “Allah akan menutupinya didunia dan diakhirat' adalah Allah tidak akan membuka 
kejelekan-kejelekan dan dosa-dosanya. | Tuhfah al-Ahwaadzi IV/574 |. 

Ja 3 MESIN ye dgan denola jig OT Utan Organ Jai PUS IU (RAL aga Ah ajaa VI WA 9 lks db jang Y) 

MET JIN JB S3 Bip Lake tyas S3 GUI, WI 

Imam al-Gadhi berkata “Dalam hadits diatas dapat memberi kesan atas dua pengertian : 

1. Menutupi maksiat-maksiat, aib-aib yang telah dilakukan saudara muslim lainnya dan tidak 
membeberkannya pada orang lain. 
2. Tidak mencari-cari, meneliti kesalahan orang lain serta tidak menuturkannya. | Syarh an- 
nawaawi ala Muslim 16/143 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/463661013656712/ 
2012. ETIKA TIDUR RASULULLAH SHALLALLAAHU 
"ALAIHI WA SALLAM 


PERTANYAAN : 
Ci Ayati 


Assalamu'alaikum.. Tanglet ya... Mumpung Admint lagi rame.. 
» Etika tidur Rosululloh bagaimana ya? 
2 Adakah kitab yang menguak Misteri Tidur? Jelasin dong.. Maturnuwun... Edisi ngantuk...- - 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Berikut sedikit keterangan ETIKA TIDUR yang diterangkan dalam sebuah kitab 
(dengan pemotongan sana-sini, maklum terlalu panjang keterangannya)... 


Kal AT 

(ALAN Jitana ElAL 3 Jean) JG LS IlitaYI Jp! Kill Ulas (agdl jl IP) Tami ja Abi kan ola 
Ilang CALAII JI ola, Ageng UG Of Illiituk coli (le silinah! yag 4 mintak Ileitanh Wduel Co po de IdinYI) 
Ou (Ob Gea! memsag LAS Elia de F3) Ups 05 La Aina ya Lagailiy telak 0 Kay Uber elu elilYI 

JS mitann 13 oles! Uda aj alay ay, yag tenbladil pai yeh ca peng de pa lala Aa Ij Diap DLS aa Uery 
Pabelan £ ms MY LB... 

Uas Il Ab Jala) el cal (Land Jia Wala, og Jia pal Ol) pal Boh ane SI (eat) Aga SA UI, 
Hy Ling OS) Ol JI (Op AI SU Ilang (Boleb Je pl Ob Asta) Uagan cat Taatana 3 LI GI U) 
Oa Y ny pia DL ya OB tpg ya Ui at Y LIP al teka, LL Ana Gg Lae Gi II a (Liollag 
JENIS (Roy pda LL di 1d OI ear Je La 1 jan aa Jah Ola Hy G Ogyalya OI Ol ce jadi Bala 
IP PIA Ai bagai Ob tiny Roy pb ya SL II La le MIS Jar GS gamma JUY LE sal us 
Tang dak BI dee IP LAIN Kau Hi y3 Sila Gay LS ojiktana og oya LU per) Of Gaal () teng 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(ara ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kd ad HN YA na SN La) Ke IA NI ANN Geli MAL 3 Il al 2 IU HJ. 
| “ bia ISI ta JS satandsln ta 
AT ebi da Filan YA cok ISI YY ag Olla PIL pls Y ob (USG pai Hemaas Y) Ol Sy 7 Ih gold GO) 
elite 
SAS CI ya d1 dat La cal (Do yaley LS ya) Ulah aan (pg) BL (AE) ss — SI An IP GOS AI 
Al dung Lagi JS da2 Up UI JS 3 Ing OS al elang Aale Al lo BI Jyano 0 1g "Salad ya Jada OS 
Bl) SAY Jinday AAN Jattaady And AE | OM CU LAS geama SL Katun Bjllall SM jga | Oly Ugiasa... 
Wana yp Ghea ika CiilatuU LI (Sleep Elelmlasai ai (lagi Jas Jia) JELAS Agil ing pay Aas sleall eWl, 
ey BS AB pa Toni G9 (Sole Lai pg Lelite (33 Al —d SAP dad Ie —ir LN —)) 
(retina Ll h0 Se —) Ol Lemot das il Halo JS eh oyag pb S3 ISP oya el Ela Sela syaly ml Ulet mel 
Ag ab Bday mali) HE S3 Ag BU ET (ENI il g s bi SLS gaada) LS LAN Ce Gila SSI ai ai 
lap AL ya al 33 ma ai (GP ily si Lb yaaa) Um Kami yag Ca jali JB LS Ill csi Call 
AN ga AI AA 3 ae) bei (Liya mi) 

ETIKA TIDUR 


Uraian berikut ini tidak terdapati di sebagian salinan kitab lain : “Bila engkau berkeinginan tidur 
maka penuhilah delapan adab 


1. MENGHADAP KIBLAT 
Seperti dikatakan “Maka gelarlah permadanimu dengan menghadap kiblat 
Menghadap kiblat terbagi atas dua cara : 

a. ISTIABAL MUHTADHAR 


Dengan cara seseorang telentang pada tengkuknya, wajah dan bagian lekuk kedua kakinya 
dihadapkan kiblat, cara yang demikian bagi pria mubah dilakukan dan makruh bagi wanita. 

b. Cara kedua : 

“Tidurlah dengan bertumpu pada tubuh bagian kanan sebagaimana orang yang meninggal 


diliang lahatnya”, tidur dengan cara ini dengan menghadapkan wajah dan tubuh bagian depan 
kearah kiblat. 


Tidur dengan bertumpu pada wajah adalah tidurnya syetan dan makruh sedang tidur miring 
kekiri dianjurkan oleh para pakar kesehatan karena dapat mempermudah mencernakan 
makanan. 


2. MEMPERBANYAK DZIKIR SAAT HENDAK TIDUR 


“Sesungguhnya tidur laksana kematian dan terjaga laksana kebangkitan, bisa jadi Allah Ta'ala 
mengambil ruhmu diwaktu tidur malammu, maka bersiap-siaplah...!" 


3. TIDUR DALAM KONDISI SUCI 
4. TULIS PESAN-PESANMU DIBAWAH BANTAL 


Karena tidak ada jaminan saat tidur, nyawa tercabut, sesungguhnya orang yang meninggal tanpa 
meninggalkan pesan wasiat dia sudah tiada dapat mengungkapkan lagi dialam barzah (alam 
kubur), dan penghuni alam kubur saling mengunjungi dan saling menyapa dengan lainnya, 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| azas ) 


sebagian mereka ada yang bertanya : “Apa yang membuatnya begitu miskin ?”. Dijawab “Sungguh 
ia meninggal tanpa meninggalkan pesan wasiat”, demikian yang dinukil daro Ibn Shalah. al- 
Bujairomi menegaskan “Pernyataan diatas kemungkinan arahnya adalah bagi yang meninggal 
dunia sementara ia tidak berwasiat wajib, semisal nadzar yang pernah terucapkan atau ia 
memberikan peringatan khusus agar tidak melanggar wasiat padaorang lain”. 


5. TIDURLAH DALAM KONDISI MENTAUBATI DOSA 
Seperti hadits riwayat at-Tirmidzi dari Abi Said al-Khudry, Nabi SAW bersabda : “Barangsiapa saat 
bersiap-siap keperaduannya berdoa : 

AI Lal pam BI ga YUL ge At AKA 
Tiga kali, Allah mengampuni dosa-dosanya”. Dengan berkeinginan kuat untuk kembali menjalani 
dosa yang telah terbuat saat terjaga nanti. 
6. JANGAN MEMAKSA TIDUR 


Jangan memaksakan menidurkan saat tidak kantuk melanda kecuali dengan tujuan agar dapat 
bangun diakhir malam. 


1. PERSIAPKAN ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBERSIHKAN DIRI SAAT 
BANGUN TIDUR 


Para Ulama Salaf senantiasa mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk 
membersihkan diri mereka saat terbangun dari tidur, seperti sikat gigi, air dsb. Diriwayatkan bahwa 
Rasulullah SAW menggosok gigi beliau disetiap malam berulang-ulang saat tidur dan bangun 
tidur, bila tidak memungkinkan bagimu membersihkan diri (dengan mandi) maka upayakan 
dengan mengusap seluruh tubuh dengan air bila tidak didapati air maka duduklah menghadap 
kiblat dan sibukkan dengan aneka dzikir dan doa. 


8. BERDOA 


Berdoalah saat hendak dan bangun tidur, banyak sekali rangkaian doa dan dzikir yang dapat 
dilakukan diantaranya saat tidur ucapkan : 


3 yag syal Let Sstt Cg Ir Lang pa Tale 33 AI — IP Andal Lely —r Ly —y Ieel 
2 II ala SINI Sit pel penitana Ll a0 IS —y Ol Uetmola da1 al dala JS yag S3 IS ya alih Ul 
AAN aya SA) Cab SS Ki ci Liga Uma bl Lily cg Ly mala PWI Sig si Iaag ma AYI cit) 

| Muraagil “Ubuudiyyah Hal 1-3 J. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/485294928159987/ 


2047. HARI TERBAIK UNTUK MEMULAI BELAJAR 


PERTANYAAN : 
Hilevill Roonie 


Assalamu'alaikum, benarkah kalau mau memulai belajar mengajar itu baiknya hari rabu ? 
Mengapa ? Adakah dalilnya ? Terimakasih 


JAWABAN : 
? Muhammad Mujtahid Muthlag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aras ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikumussalaam warahmatullaah... 
€ diy VE ln II pa CS Gb oya La Tekan dal AI Gan Al Jay JB 
Rasulullah saw bersabda: “ Tiada lain segala sesuatu yang di mulai pada hari rabu, kecuali akan 
menjadi sempurna.” (Ta'liimul Muta'allim) 
2 Mbah Godek 
Ada hadis yang mengatakan yang baik untuk mulai belajar adalah hari senin. 
(140 1 5g) - Oleo Jk 
UG Gnganlen 4 ina ega pe UII US 0 Il oa Jin 01 EP B6 AAS 1 Blbeal US 4 Oles jd pal Lia 
lang dala AI ala adl JB 1 JB 4 la LA UJIAN ye AJI AS oi Ole 0 4 apl ot Ga K 
tell jaga WIB € OI Aga lali Isl 
2 Taufig Alaika Salam 
Bad Ig HA Uang jd p Ji JA 
FASAL VI PERMULAN BELAJAR UKURAN BELAJAR DAN TATA TERTIBNYA. 


Hari Mulai Belajar 
Slop Lalai gg anda ay Uda panah UM 2 3R gal Ilang ol 2gp Wogeler Slonyx8 Bo Ike aail anta JA gay II 
Ida (los MM ba gaslar sal Lag) sinaig BAG asn NY pan IY gia Sa 
Guru kita Syaikhul Islam Burhanuddin memulai belajar tepat Pada hari rabu. Dalam hal ini beliau 
telah meriwayatkan sebuah hadist sebagai dasarnya, dan ujarnya: (Rasulullah saw bersabda, 
“tiada lain segala sesuatu yang di mulai pada hari rabu, kecualiakan menjadi sempurna.”) 
ASI Sain laa. Soap AI Usaxi cry Lusilo Usiuge Noala Ya Sala Wany Uaan ary ga Upaya pasa IA 


Dan seperti ini pula yang dikerjakan Abu Hanifah. 


Mengenai hadist di atas, beliau juga diriwayatkan dari guru beliau Syaikhul Imam Gawamuddin 
Ahmad bin Abdur Rasyid. 


susan Lag BG Ae Ny Meta ayat Undip pad Mae Slop 333 SJ oa Way el aga NY paale 
Saya mendengar dari orang kepercayaanku, bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani juga 
menepatkan semua perbuatan bagus pada hari rabu. 
PI Yu age Wosnle a90 SIG AM Liye ph 3 aga SU AN USA) AS pp adl SU Ula yaa 
Demikianlah, karena pada hari rabu itu Allah menciptakan cahaya, dan hari itu pula merupakan 
hari sial bagi orang kafir yang berarti bagi orang mukmin hari yang berkah. 
| usfuriyyah.blogspot.com/2012/09/fasal-vi-permulan-belajar-ukuran.html?m-1 |. 


2 Mbah Godek 

Pada hari rabu diciptakan cahaya 
(122 pl) - ea dut 
ot JB ee cad aa Jaa ey AAL or HA AL Aap US Haa ag ym ur AA or Aas de pal Upal 
AI Syary et 1 JB nya gd ge Rela daa Eh or AL Aa ye Aa Mad ye eat oa JAE Goal 
Kat Utah Pm Gong 4 AYI pa Lead JLN Gilang Cetaadi pg Tj Jong j0 AI los» 1 JUS Gada ekg ale AN ap 
Anodrl py3 mandi Ang pal Glry 6 gawai aya ALA Upah Lag cela NI pg og Glory C2UNI Aga 09 KM Gl con 
debt meal or Land Anal Lela oa Asa AT 3 ae al 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| 4787 ) 


LINK TERKAIT : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/496633710359442/ 
2102. NUR TIDAK AKAN DATANG PADA ORANG 
BERMAKSIAT 


PERTANYAAN : 
Nur Fatimah 


Assalamualaikum ..... mau tanya ada gk hadis yang menerangkan bahwa nur / cahaya Allah tidak 
akn dtg jika orang tu msh melakukan dosa......misalx jika kita ingin menghafal al guran, apakah 
benar jika kita masih melakukn prbuatan dosa, hafalan kita akan mudah hilang ? mhn jawaban 
dari ustad, lengkap sumberx dari kitab apa.... wassalam. 


JAWABAN : 
Muhammad Mujtahid Muthlag 


Wa'alaikumussalam warahmatullaah... saya dahului menjawab kedua duanya dengan mengambil 
kutipan di 'aanah tentang sya'ir nya Imam Syafi'i 


Aa Sala YA jig Moga (le Ob gaely Keladi 3 II akal "dai oya SK 


Imam Syafi'i menuturkan bahwa sanya : Aku pernah mengadukan keluhan ku pada guruku Imam 
Waki' tentang jeleknya hafalanku. Dan beliau membimbing ku ( menyuruhku) untuk meninggalkan 
ma'shiyat. Dan beliau juga mengkhabarkan kepadaku bahwa sanya Ilmu itu Nuur (cahaya). Dan 
Nurullaah (cahaya Allah ) tidak akan datang petunjuk nya pada orang yang berma'shiyat 


ya GB JAS Lab Day SU cad Jala DU Skil) (3 sa BB tali RS ai 3 LS ddas Ust yA 0g 

(gam LE La menga Je ON HUT edit S3 sd OI 

“Sesungguhnya ketika seorang hamba melakukan satu dosa, maka dititikkan dalam hatinya satu 

titik hitam. Ketika dia tinggalkan, memohon ampun, dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. 

Jika dia mengulangi lagi, maka akan ditambahkan titik hitam itu sampai menutupi hatinya. Itulah 
ar-Ran, yang telah Allah sebutkan dalam firmannya: 

Oya NE peng lo DG Ye 

“Sekali-kali tidak, tetapi disebabkan ar-Ran yang menutupi hati mereka disebabkan apa yang telah 

mereka lakukan.” (HR. Tumudzi ) 


Sya'ir imam syafi'i di atas adalah salah satu diantara syair2 beliau yang di nukil dalam I'aanah 
2 1190. 


Ma'shiat bisa mempengaruhi Nur ( cahaya Allah ) menjauh dari kita, dan dampak salah satunya 
adalah lemahnya hafalan seperti yang di tutur kan beliau dalam kisahnya.. Padahal kita tahu 
bahwa beliau sebenarnya orang yang hafalannya sungguh amat luar biasa. 


Diriwayatkan dari Imam Asy Syafi'i, ia berkata, “Aku telah menghafalkan Al-@ur'an ketika berumur 
7 tahun. Aku pun telah menghafal kitab Al-Muwatho' karangan guru ku Imam Malik ketika berumur 
10 tahun. Ketika berusia 15 tahun, aku pun sudah berfatwa.” (Thorh At-Tatsrib, 1: 95-96). 


Sungguh luar biasa hafalan beliau. Namun kenapa hafalan beliau bisa terganggu? Ketika itu Imam 
Syafi'i mengadukan pada gurunya Waki'. Beliau berkata: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aras ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Wahai guruku, aku tidak dapat mengulangi hafalanku dengan cepat. Apa sebabnya?” Gurunya 
Imam Waki' lantas berkata, “Engkau pasti pernah melakukan suatu dosa. Cobalah engkau 


Imam Syafi'i pun merenung, ia merenungkan keadaan dirinya, “Dosa apa yang kira kira telah ku 
perbuat..???” Beliau pun teringat bahwa pernah suatu saat beliau melihat seorang wanita tanpa 
sengaja yang sedang menaiki kendaraannya, lantas tersingkap pahanya fada pula yang 
mengatakan: yang terlihat adalah mata kakinya). Lantas setelah itu beliau memalingkan wajahnya. 
Lantas keluarlah sya'ir yang diucapkan di atas. 


Subhaanallaah, inilah tanda waro' dari Imam Asy Syafi'i, yaitu kehati-hatian beliau dari maksiat. 
Beliau melihat kaki wanita yang tidak halal baginya, lantas beliau menyebut dirinya bermaksiat. 
Sehingga ia lupa terhadap apa yang telah ia hafalkan. 


Hafalan beliau bisa terganggu karena ketidak-sengajaan. Itu pun sudah mempengaruhi hafalan 
beliau. Bagaimana lagi pada orang yang senang melihat wajah wanita, aurat mereka atau bahkan 
melihat bagian dalam tubuh mereka?! Sungguh, kita memang benar- benar telah terlena dengan 
maksiat. Lantas yang terjadi adalah seperti hadits yang dikutip di atas, maksiat tersebut menutupi 
hati kita sehingga kita pun sulit melakukan ketaatan, malas untuk beribadah, juga sulit dalam 
hafalan Al @uran dan hafalan ilmu lain nya. 


2104. MAKNA TEMBANG "SLUKU-SLUKU BATHOK" 


oleh Hakam Ahmed ElChudrie 


Tahukah Anda bahwa sejarah telah mencatat, para Wali songo di tanah air telah menggubah 
tembang dolanan anak yang sarat akan makna. Ini hanya sekedar contoh, betapa besar perhatian 
para penegak agama kepada anak. Anak adalah generasi penerus yang harus disibukkan belajar, 
bukan menyanyikan lagu orang dewasa. 


Inilah salah satu lagu atau tembang dolanan gubahan para wali, sluku-sluku bathok beserta 
maknanya : 

1. Sluku-sluku bathok, bathoke ela-elo 

Usluk fa usluka bathnaka, bathnaka ila Allah Berjalan jalankan batinmu, batinmu kepada 
Tuhan. Ada juga yang memaknai Ghuslu-ghuslu batnaka, bathnaka ila Allah Mandi sucikan 
jiwamu menuju kepada Allah dari segala kesibukan hati selain mengingat-Nya, dari segala 
penyakit hati yang meranggaskan setiap kebaikan manusia. 

2. Si Rama menyang Solo 


Sharimi Yasluka artinya Petik dan ambillah satu jalan, dalam versi lain berasal dari kata Siru ma'a 
man sholla, Berjalan bersama orang-orang yang menegakkan sholat yaitu orang yang tidak 
bosan-bosan berjuang di jalan Allah. 


3. Oleh-olehe payung mutha 


Laailaha Illaallah hayun wal mauta maknanya kurang lebih demikian Esakan Allah dari hidup 
sampai mati. Ajakan untuk bertauhid dan berpegang teguh kepada agama Allah sampai akhir 
hayat. Istijomah dengan kalimat Lailaha illaAllah 


4. Mak jenthit lolobah 


Manazalik mugarabah, Siapa yang mendekat bertagarrublah tanpa henti. Selalu mendekat kepada 
Allah dalam segala keadaan. Sabar saat diuji, syukur saat diberi nikmat. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| 4789 ) 


5. Wong mati ora obah 


Hayun wal mauta innalillah, Sungguh hidup dan mati hanyalah milik Allah. Dalam versi lain berasal 
dari kataMan mata ra'a dzunubah, orang nang mati akan melihat dosanya. Oleh karena itu 
siapkanlah kematianmu dengan terus berbuat baik kepada sesama dengan penuh cinta dan 
Tagwa kepada Allah SWT. 


6. Yen obah medeni bocah 


Mahabbatan mahrajuhu taubah, Maka, bercintalah dengan kecintaan menuju taubat. Selagi masih 
diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Jangan pernah putus asa dalam menggapai 
rahmat dan maghfirah-Nya. 


1. Yen urip goleka dhuwit 


Yasrifu innal khalagna insana min dhafig, Ingatlah sungguh manusia diciptakan dari air yang 
memancar. Maksudnya, manusia diciptakan dari ketiadaan dan kehinaan. Oleh karena itu untuk 
memperoleh kemulyaan harus dengan berjalan di jalan Allah. 


Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. 


Link Asal : 


www.fb.com/notes/hakam-ahmed-elchudrie/makna-tembang:sluku-sluku- 
bathok/377494715672860 


2131. HUKUM BASA-BASI 


PERTANYAAN : 
Umam Zein 


Assalaamu'alaikum.. Lazim di Jawa, atau mungkin di Indonesia, bila kita sedang makan lalu ada 
orang di samping kita maka kita akan berbasa-basi menawarinya ikut makan sekedar sebagai tata 
santun pergaulan. Apakah ini tidak tergolong berbohong, apa hukumnya berbasa-basi ? Kalau ada 
ibarah shorihnya, saya sangat berterima kasih... mohon jawabannya, semoga Allah menambahi 
kita pengetahuan dan kebijaksanaan aamiin. 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot 
Basa-basi 
ANA BESI ya R5 227 1 —aao 3 2 IM gal 
ME AN pb ya Uyan kan s5 GI int Of aa S6 BN Wa Aa O ja alan Ae Sh pi Ju 
— 
2 Abdullah Afif 


Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yai Umam Zein. Jika ketika kita 
menawarkan seseorang untuk makan bersama kita , sementara di dalam hati tidak senang kalau 
orang tersebut makan bersama kita maka itu tidak boleh. Ta'bir dari : 


1. Kitab Ihyaa u Uluumiddiin juz II halaman 13, cetakan Daar Ihyaa al Kutub al 'Arabiyyah 
Al Sa JSI de ab Y Obitlao dalad peuAhI lori Of3 Ataloci dad aloe YI 0 SU yag alel JJ Tusi Les oya Oli JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4790 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AL OS US le j3. 
2. Kitab @uutul @uluub Fii Mu'aamaltil Mahbuub 21136 (Maktabah Syamilah) 
Ale en Oleh lg sialan Ale on LP UB dab Y Ol oya dalah JI Ya Les ya aa SI Ola OS) 
$Olutjas 
Jar | AAS OLS 3 Jerlay Rd oya Teka PNS minat A3 3 La SS diluak jebl 0 JS Anas 3 adl 
MP Lah dmna li 0 UU A0 Aa Ai lu da Ul ola Jan MY AI Ab co pl dulorh il Untdad 3 sakly 
RU Aejas ale LS SIA (nadi 3 dlorat A8 MY, Anta ya IA Ary Lab ale jab OY Cui ya dl 
AGE saj! Tato ara ISL Ol LI Gl ISI lgi ds ea Ep ISL yag dala Joss 13) uya Una ya OS aj 
OA MU Ho NI. 
Tambahan : Jika orang yang ditawari tahu kalau yang menawari makanan senang kalau dia 
makan bersama dia, maka orang yang ditawari tidak apa-apa jika ikut makan bersama. Dalam 
kitab Auutul Auluub 2/132 : 
CAB tan UT 0g BI ey gan JL Ol agus OS eedolo Of 5S, 
2 Umam Zein 
Dari sekilas penelusuran yang ikut saya lakukan juga telah memperoleh sejumlah kesimpulan : 
- Bahwa basa-basi belum ditemukan istilah arabnya. 
- Bahwa contoh basa-basi dimasukkan al-Ghazali dalam kategori 'kiasan' bukan terkategori 
berbohong. Wallaahu A'lam 
JB run PAS SU Olga yag die aa WM detik Y gi pala JS Jl Of ag Jala y Ah SSI og Ky 
Byun Conny pel y Ale AN an Al Jgn (le Ueilosaly Ulun Gali ALI 3 Aeile Loelo AS ayat cai sll JU Ualk 
eko Sony Ag OP ES AE patah SSB idle ju Pad Ol ya Leah VI GB elus Uang La dil cG 
Loyo pra Y J3 dai Y olah lor yuo ge JB P da La ybd elo ds Aa Codilh LI dia (Got pel 3 dala dl 
LA Ga AS SI DISU | JB La WS daa Agil Y ega 2 ol Ulah SIB Of AI Sya 4 cl SJ LIS, 
Ayi BASII 
(Inya Ulumuddin 3/140) 


2179. AKHLAG KARIMAH 


PERTANYAAN : 

Lukman Ardiansyah 

Assalamu alaikum. AKHLAG KARIMAH itu yang Bagaimana ?? syukran ibarotnya ya.. 
JAWABAN : 

2 Alif Jum'an Azend 

|. SECARA UMUM 


1. Tidak memaksakan diri di luar batas kemampuan. Tidak ada “TAKALLUP" (pemaksaan diri) 
dalam agama islam saat melakukan ibadah. Islam justru menyeru bermadya (al-gosda) : berlaku 
sedang, tengah-tengah, dan wajar. 


2. Menghindari dosa. Pelanggaran terhadap aturan agama atau dosa memberikan pengaruh yang 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4791 ) 


tidak baik pada jiwa. Dosa menjadikan kita tidak tenang,takut, dan was-was. Kita takut dosa itu 
diketahui orang lain. 


3. Dzikir, mengingat Alloh. la menumbuhkan keyaginan diri, mendekatkan komunikasi diri dengan 
Alloh, dan menjadikan hati tidak kering. Dzikir bisa berupa sholat, (paling tidak sholat lima waktu, 
apalagi bila ditambah tahajud), membaca Al-@uran, membaca do'a-do'a, dan sebagainya. 

(28 ISI Ah pay DA rab dl SI VI 
Artinya : .....Ingatlah, hanya dengan mengingati Alloh-lah hati menjadi tenteram.(@.S.Ar-Ra'd 28) 


4. Melihat, membaca, menyimak, dan memperhatikan perilaku atau sejarah keteladanan orang- 
orang sholeh. Pepatah mengatakan “Saat orang-orang shaleh dituturkan, turunlah rahmat- 
rahmat.” 


(SM) ln) Jp EL 5 Jus 
Artinya : Disaat orang-orang sholih dituturkan maka turunlah rahmat-rahmat (hikmah). 
5. Ringan tangan, suka menolong, dan dermawan (sakho'). Tidak melihat diri. Tidak melihat apa 
yang dia keluarkan bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang banyak. 
PLN) Jang JPN Gokil 2 yan Ang Jul Jaoly pong JP AU Ol Lyon VI Leg Sel Al Jong Lah eri 3 Obi 
Sr ai) 
Artinya : Saya melihat dalam kedermawanan tidak menemukan pokok atau cabangnya kecuali 


berprasangka baik pada Alloh “Azza wa Jalla dan pokok dan cabang dari kebakhilan adalah 
berprasangka buruk pada Alloh "Azza wa Jalla. (Imam Hasan Al-Bashriy). 


6. Lapang dada (salamatus shodri). Hatinya dijauhkan dari dengki, iri hati, dendam, takabur, 
prasangka buruk, dan semacamnya. 

7. Menasehati khalayak (an-nushu lilummah) atau berdakwah atau ta'lim(ngaji). Alangkah bahagia 
melihat ilmu yang kita berikan diterima dan diamalkan orang lain. Orang-orang awam menjadi 
lepas dari kebodohannya. Dikatakan: “Amal yang menyebar manfaatnya kepada khalayak lebih 
utama daripada amal yang manfaatnya terbatas pada diri sendiri". 

8. Berlaku santun (al-hilmu) dan tidak tergesa-gesa (al-anah). Terburu-buru dan reaktif terhadap 
Situasi yang mengelilinginya merupakan tanda ketidak tenangan jiwa. Dengan berfikir jernih, 
terencana, dan tidak kegabah,jiwa menjadi tenang. 

9. Puasa dalam arti khusus maupun puasa dalam arti umum yaitu menahan diri (imsak). Puasa 
bisa menstabilkan jiwa. Para ulama' banyak memaknai sabar dalam Al-@uran sebagai puasa. 


Il. TERKAIT DENGAN KEILMUAN 


10. Menambah ilmu. Wawasan menjadi luas, tidak berfikiran sempit. Kapan dan dimana pun kita 
adalah Thoolib (pencari ilmu) Tidak merasa puas diri ibarat merasa besar di dalam aguarium kecil. 
Di atas orang 'alim ada yang lebih “alim lagi. Betapa tinggi ilmu Nabi Musa, namun Alloh 
memerintahkannya tetap memburu ilmu dari Nabi Khidlir. 


(SE SN SW ee ot SE or MAL Aan! Sp) RAI ag JII eY 


Artinya : Telah berkata Ulama' Besar Makkah Al-Mukarromah pada abad ini, beliau adalah As- 
Syaikh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasaniy: “Sampai hari giyamat kamu adalah murid”. 


11. Memahkotai ilmu yang dimiliki dengan akhlag terpuji, meliputi makrifat (kesadaran), 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4792 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tawadlu' (kerendahan hati), amal, dan tagwa. Ilmu tidak akan bermanfaat dengan sendirinya. 
Orang berilmu harus sadar diri, ikhlas. Berilmu tapi sombong dibenci masyarakat. Ilmu tanpa amal, 
jiwa terasa dikejar-kejar. Dan seandainya ilmu menjadi baik tanpa tagwa, maka manusia termulia 
adalah iblis. 


Il. TERKAIT DENGAN KEKAYAAN MATERI 
12. Melihat kepada orang/tingkatan yang berada di bawahnya. 
CSI) SP oa Naa Yg Sial ya JI Nolast 
Hat | Lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan kau melihat orang yang di atasmu.(al- 
ikmah). 


13. Menyadari kekayaan yang hakiki dan atau tempat kembali yang hakiki, bahwa harta yang kita 
makan akan menjadi kotoran dan yang kita pakai akan menjadi rusak, dan begitu kita mati, itu 
semua menjadi milik ahli waris, sementara yang kekal adalah sedikit harta yang telah kita 
sedekahkan. 


(SAH) ema Eau Lag yeabG Can Lag pen3G LIST LA YM ya La pot abiJE el db id al daa 
Artinya : Anak Adam berkata: Hartaku..hartaku.. Rosululloh SAW bersabda : Hai Anak Adam tidak 
ada dari hartamu kecuali sesuatu yang kau makan akan menjadi kotoran, dan sesuatu yang dikau 


pakai akan rusak, dan sesuatu yang engkau shodagohkanlah harta yang sebenar-benarnya.lal- 
Hadist). 


14. Ridlo dan puas terhadap pembagian yang diterimanya. Apa yang ada ini dinikmati. 
ASI) is By jali oya ORA 

Artinya : Jangan remehkan sedikitpun dari suatu kebaikan yang diperoleh. (Al-Hikmah). 
IV. TERKAIT DENGAN UJIAN 
15. Sabar dan tegar menerima ujian,karena semua telah diatur oleh Alloh SWT. 

(Sa 3! ol). SINI Hanna Jae all 
Artinya : Sabar yang sempurna adalah disaat hatinya dituntut bersedih dia tidak merasa sedih dan 
dengan sabar ini dia terus akan dapat pahala.(H.R.Turmudzi). 
16. Ihtisab, yakni mengharap pahala dari Alloh SWT, atas mushibah yang menimpanya. 
17. Meyakini dibalik ujian ada pelajaran (hikmah) dan setelah kesusahan pasti ada kegembiraan. 
V. TERKAIT DENGAN KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA 
18. Suami tasamuh (toleran) terhadap istri. 


19. Suami taghoful (melupakan perangai istri yang tidak disukai) karena dibalik hal yang dia tidak 
sukai masih begitu banyak hal yang dia sukai dari istrinya. 


20. Suami memenuhi hak-hak istri. 
21. Suami tabah, sabar, dan tahan atas gangguan dari istrinya. 


22. Suami mendidik dan membimbing istri dengan baik dan lembut, sebab bila pendidikan 
dilakukan dengan keras niscaya terjadi cerai, sedang bila tidak dididik atau dibiarkan sama sekali, 
istri akan tetap pada kebengkokkannya. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4793 ) 


(erat ang Sae S9) TS de Kasal LS Ol4 AB pa Upon CB OI ads SL 


Artinya : Sesungguhnya wanita itu seperti tulang iga (diciptakan keluar dari tulang rusuk kiri laki- 
laki yang paling bawah)bila kita berusaha meluruskan (dengan sikap keras) dia akan putus 
(mutung : jawa), dan apabila kita biarkan atau meninggalkannya (tidak mendidiknya) dia akan 
bengkong selamanya.(H.R.Turmudzi). 


23. Istri patuh pada suami. 
24. Istri tidak banyak bicara. 
25. Istri tekun beribadah. 
26. Istri menjaga kehormatan dirinya, memelihara kehormatan suami dan hartanya, serta menjaga 
anak-anaknya. 

Way Liat de Reel BUANG (SI elgo) yana Ry Leena Lag de deeh BUANG ,Igtema yag dal le pl Je. 

(AI, EA LS 3) 

Artinya : Laki-laki bertanggung jawab atas istrinya, wanita bertanggung jawab atas suaminya 
(suami dan anaknya didalam kitab At-Targhib wa Tarhib).(H.R.Bukhoriy). 
VI. TERKAIT DENGAN KEHIDUPAN BERJAMA'AH 


21. Hidup berjama'ah dengan misi kebenaran yang mengikatnya. Indah. Penelitian menyatakan 
hidup mengisolir diri atau individual adalah sumber berbagai penyakit kejiwaan. Di setiap jama'ah 
manapun pasti ada konflik. Tapi bila pandai mensikapinya, itu akan membuat kita dewasa dan 
matang. “Seburuk-buruk kehidupan berjama'ah lebih baik daripada hidup sendirian.” 


28. Taat pada Murobbi (guru sekaligus yang mengomando kita) sekaligus pada sistem yang dibina 
olehnya. Kita bergaul dengan orang-orang yang jujur. Kita mempunyai pembimbing. Ada yang 
mengingatkan begitu kita teledor dan menyimpang. Perhatikanlah orang yang tidak patuh pada 
komando/komando jauh dari murobbi, jiwanya bisa goncang. 


(Re DS by NI 
Artinya : Andai tidak ada guru pembimbingku aku tidak akan tahu siapa Tuhanku.(Al-Hikmah). 
29. Silaturrahmi. Memperbanyak teman, melenyapkan permusuhan. 


30. Menghilangkan Ghil (unek-unek tidak baik) dan mengedepankan Husnudzon kepada sesama 
jama'ah. Kedengkian dan prasangka buruk adalah belenggu dalam jiwa. 


VII. UMUM 

31.Tafakkur dan tadabbur alam (mengagungkan ciptaan Alloh) dalam rangka menyegarkan jiwa 
yang lelah (refresing/piknik). 

32. Istigjomah, dalam arti ulet, tekun, konsisten, teguh memegang prinsip, dan bersungguh- 
sungguh. Tangguh. 


33. Optimis. Percaya diri. Tidak berputus asa. Pantang menyerah. Ibarat dian (pelita) yang tak 
kunjung padam. Betapapun rintangan menghadang. Tentu,setelah kiat-kiat tersebut di atas 
dilaksanakan. Sebab, optimisme tanpa kerja keras tak ubahnya mimpi. 


Sumber : SALINAN 33 KIAT-KIAT MENGGAPAI KETENANGAN JIWA, TAUSHIYYAH MULTAGO 
TSANAWIY DI KAWASAN VILLA HORTENSIA PRIGEN PANDAAN PASURUAN 16-17 Agustus 
2004, disalin oleh Abdul Hakim. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a79 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/518007268222086/ 


2303. MENGHINA DAN MEREMEHKAN SESAMA MUSLIM 
PERTANYAAN : 


Haykal Setyobudi 
Assalamu alaikum....., bagaimana hukumnya menghujat sesama muslim, hanya karena debat 
kusir....., mohon penjelasannya...... 


JAWABAN : 


? Rampak Naung 
Haram. 


Pe Ol teh ae Pama Patel oa Lai Jd JB LS b3gp OS lap p3 Ida 9 dh dy Pedl SI eh yet Yg 
ra) sltslS mlual (si a53 ga Ds Is, LA 
69 Ga ee 3 


Dan termasuk dosanya mulut, menghina/ mengolok ngolok muslim, dan itu diharamkan, ketika 
manyakitkan dan melukai seorang muslim. Karena Alloh berfirman : wahai orang orang yang 
beriman, janganlah suatu kaum mengolok ngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka 
(yang diolok olok) lebih baik dari mereka (yang mengolo ngolok). Juga diharamkan setiap 
perkataan yang menyakiti seorang muslim. | Syarah sullam taufig 69 |. 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 
Dalam salah satu kitab karangan syeh izzuddin a'bdussalam 1/96 di sebutkn: 
SY A3 Jali de Ol Jalal! Celia Ja Ju 
BLS 3 No Bean SJ la sai JA | pil Siah Ily sal Lag) May Un Seal alang joy el, Skak giiUS pasal Yi kun) Us Wagl) 
La 36 3 ETOR) Sd glsa saga ls Jar) —, SALA pala —x gle is K3 ARA is Ag Sah Agak Fikakey 3 Saad Iaaanel Yasa Ama 
IY&) Usil ka) 31 Ja NY ola ga BU 5 Unila , Ha ly Seal Ig ragral Unila gllag) Ula Un ol, Luluy Susana Shy alas ol, salad lia 
gliaya Jlsa Ya Iuy ian gaA Ulas euy Bor jak on Unila gela Ul Kilo WN opilo giislan 3 naga Ea el ya goa Us UySila gl 
in y Maia ia , & ad geo SA ta pop 3 Waste 3 L m)) 3g KIR ia bl Ya Sasa AA Menata dg, £ ja Inaaual 
25353 Un IA Jap y ol, ali Saad Anilro Ag ali ga Jriloo ln gp ol jAA | BUNG maa Lay Basah ganamEl AA gamiiams Ula 
A5 yakin | gaasaia DS dal Ma ya Ng Jalin Y ol SY sa INN 3 Saka alla Ay pall Ayanal! EL (ole Jl) AHA JSI Las |) 73 ani dia 
EK lasloa 8 (Vila ILaAS 3. 
Siapakah di antara 2 orang yang mendapat pahala ? Kyai musonnef berkata : apabila keduanya 
mmpunyai niat mencari kebenaran dari berdebatnya maka keduanya mendpatkan pahala. Apabila 
keduany hanya ingin mncari menang dan meremehkan, walaupun kebenaran ada pada sih 
satunya maka keduanya mndapatkn dosa. Dan apabila yang satu brniat mncari kebenaran dan 
yang lain hany ingin memusuhi/meremehkn maka yang mendapat pahala adalah yang berniat 
mencari kebenaran dan yang lain mendapat dosa. 
Oleh karena itu maka kita yang mengaku ahlussunnah janganlah saling menghina atau 
meremehkn pada saudara sendiri, karena pndapat kt belum tentu benar mungkin saja pndapat 
yang lain yang benar dan pendapat yang lain mungkin saja salahtp pndapat kita yang benar. 
Sesuai dengan apa yang di katakn oleh iman safi'i rodiyallohu a'nhu : 
Ola sh asia Wala Eni 23 3 adal anta Unagla , sillt lela sllu gl 
Pendapat kita benar tapi mungkin salah, dan pendapat selain kita salah tapi mungkin 
benar.Wallahu a'lam. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4795 ) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/571517486204397/ 


2318. FAIDAH MELIPAT PAKAIAN 


PERTANYAAN : 

Dimas Abdullah 

Assalamu'alaikum.. dapat titipan pertanyaan dari teman, mohon bantu jawaban : "jika hendak 
berhubungan suami istri, hendaknya pakaian yang telah dilepaskan dilipat terlebih dahulu,jika tidak 
akan dipakai oleh setan" . Pertanyaanya apakah ini dari hadist ? kalau ya riwatnya dari siapa ? 
sebelumnya terimakasih. 


JAWABAN : 
Abdur Rahman Assyafi'i 
Lag Coal Agan Upin 9 Lg ASP BP ya Odi doel) dah Ol Upin del gl Aas AI oa da pai 31 JIN (OLU 
Vg JW LA ye Apel y dala AI Calo Cal OY AYI Jlltal Upin 3 Gatal Bola JaYI Ce 0g pdl Jlesl Laie 3 NW, 
Olina Lag Jai Ah OS Ol pad Koi DIII SI CASUI Lga y Led AI NO pad Ol la, 
Olesi! jl Jadid OB SUS Aas AI sang 3 Leola pall 2 Cell OY Talk AI Lab ops ali Jal a22 JE GE 
SEL Tya Wal oo 3 bagian bj Gala Y Old OB (SUS Ng glel gadi 3) Layan ebi Ole Jowla j0 3 Jallk Less 
hal ASI ekeel ols RSA LA Opal 33 Ulyjl Led ji 
DUA FAEDAH : 
PERTAMA : Telanjang sewaktu tidur terdapat beberapa faedah diantaranya dapat memberi 
kenyamanan tubuh dari gerakan panas di siang hari, memudahkan tubuh bergerak kekanan dan 
kekiri, menarik rasa gembira terhadap istri dengan tambahan kemesraan. Menjalankan perintah 
(Nabi) karena Beliau melarang berbuat yang menyia-nyiakan harta karena tidur dengan memakai 


pakaian akan merusak pakaian tersebut. Menjaga kebersihan karena pada umumnya pakaian 
tidur terdapat hewan kecil (kutu) yang dapat mengganggu pemakainya. 


KEDUA : Sebagian ahli ilmu berkata: "disunahkan melipat pakaian dimalam hari, karena dengan 
melipatnya dapat mengembalikan kondisi pakaian seperti semula dan bacalah basmalah. Jika 
tidak dilakukan, maka setan akan memakai pakaian tersebut dimalam hari, sedang pemiliknya 
memakainya di siang hari. dengan demikian akan mempercepat proses kerusakannya. Nabi 
bersabda : " lipatlah pakaian kalian, sesungguhnya setan tidak akan mengenakan pakaian yang 
dilipat". Ada juga hadis lain : " lipatlah pakaian kalian, karena pakaian itu akan kembali pada 
kondisi semula". 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/578075798881899/ 


2322. ARTI KAYA HATI 


PERTANYAAN : 

Odie Salbut 

Assalamu'alaykum Wr Wb. TITIPAN.. ALGINA GINANNAFSI. Kaya itu Adalah Kaya Jiwanya.. 
Perincian Flexibel nya. bagaimana yaa..? tentang Orang Kaya itu.. Gobla Wa Ba'da..Syukron 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a79 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Katsiro.. Monggo..pencerahan nya. 


JAWABAN : 
2 Prajurit Desa 
Wa'alaikum salam. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 
pn Aa Ge Ku on ul 

"Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (ghina') adalah hati 
yang selalu merasa cukup." (HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051). 
Ibnu Baththal berkata : "Hakikat kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, kerana kebanyakan 
manusia yang dilapangkan hartanya tidak puas dengan harta yang telah dimilikinya, sehingga 
selalu berusaha untuk menambah hartanya dan ia tidak perduli darimana mendapatkannya. Akan 
tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa, iaitu orang yang merasa cukup terhadap apa 
yang telah diberikan kepadanya (gona'ah), redha, dan tidak tamak dalam mencari harta. Maka ia 
adalah orang kaya yang sebenarnya". Diungkapkan oleh para ulama pula : 

WA ad DI Se Up IG OB LX ya MU ANN 
"Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih dari itu dan terus 
engkau cari, maka itu berarti bukanlah ghina (kaya hati), namun malah fakir (miskinnya hati)". 
( Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asgolani, 11 /272, Darul Ma'rifah). 


An Nawawi rahimahullah mengatakan, "Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu 
merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah 
dengan banyaknya harta dan terus menerus ingin menambah dan terus menambah. Karena 
barangsiapa yang terus mencari dalam rangka untuk menambah, ia tentu tidak pernah merasa 
puas. Sebenarnya ia bukanlah orang yang kaya hati". (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al 
Hajjaj, Yahya bin Syarf An Nawawi, 7 /140, Dar Ihya' At Turots.). Wallahu a'lam. 


2 Timur Lenk 
IIS BAL ya al Cak Y JW Gale AI gang pd Tai OY JUN AS GRI Kiko nd Cd gan Jas cal JL 
Be PAI ng ig ah UE atau ya yA mill GP (ARI Wako UI Mo Saad aib MSG Aib cal oya la Ny 
SPS AI BY se 
Hakekat kaya bukan banyaknya harta , karena banyak orang yang diluaskan oleh Allah hartanya 
tidak gona'ah (nerimo) dengan apa yang telah diberikan , maka ia berusaha dengan sungguh- 
sungguh agar hartanya bertambah dan ia tak perduli dari mana datangnya harta , seakan-akan ia 
adalah orang fagir karena serakahnya , hakekat kaya adalah kaya hati yaitu orang yang merasa 
cukup dengan apa yang diberikan Allah , ia gona'ah (nerimo) dengannya dan rela (puas) dan tidak 
serakah agar hartanya bertambah banyak dan ia tidak juwet-juwet (jawa red) dalam mencari 
harta , seakan-akan ia adalah orang kaya yang kecukupan. Juwet-juwet : setengah memaksa, 
istilah jawa yang lain ngedrel. Lihat Fathul Bari Ibnu Hajar al-'Asgolani : 


ia upil JB Oglale LA oa SUS Oya SW II Corng le oa Ai HA La OT O yel SW AI J3 adil sb GRI PL 
Un glang Of oya ak Y aglan | 

6OB1 ud JB paky tele AI Ao El ye ina Iyo ee al ye Oman pal kn Sl Wale ay or AA Wa 
CE 3 AI SI) PS ye 

1 3) Ha 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4797 ) 


Haa A83 pgnkia Alah pn CAR g ani gl JW Jala Sby Sasaaki OS lgu Si (mid PR adl (Oey dg 
BUSI ya AN aa Ag mak pd 3g ep 


okay "Ugal BI "3 gi dalyo Soge Wa — dj II — orng Il ya dat Hop 1 — Is — AI Ju dj 
ceng Soy Gem PE Leles Ily BII Omg LI, JII 0 Gl DEVI La Us AN AYI slaaa ya Rel RI Ol, 
bah (era aa Talak Jp 3 WS Ja S3 oya NI ab IG snp IA NAD ya Bab 3 A33 UP 3 seal, 
ceb era Vy — Il — JBS latah pd Ja Iyibanel MU Iyb Of $ Uas mein ST Ob A33 SI JW Of Oya sal, 
bag SAN ada YP ya ( Ila a Bb 3 Aa Ja S3 GAY UI Igo bo EU dab re bo KE Ig is 
Omi IK oo JA US Ela OEh af JAS ya JSI ya Ogan Le dp SLAG Oglale W ea MU 0g ya lee dy dp 
Of ag Y kta JAE pegale CS gak! IUES elang Cukai Lal SMS Jia JP dia J8) Layak OTG Y Lagkam | di 

OS Of dg Gila La oa Ja IAI Ked JM Rp3 OT Wegak YI ala € Dll RAS peale Ga Aya J3 Laka 
Oon Saya | UP dadi GOS OP Ad Ab ani ma Jp SIS Li add MSI JUN Celo SAS 3 Akadel GI yo gag 
sb SL oya Teo Ap al Lah Alika ya italy Kamal Lah demi 3 OS Oky Ob pdl yng oya Dontaddly SLerl jl 
Ale Yu OS Lay Ji SAI Yg BI BY Eta VI oh CE JUN OS Of Gamag Boa aed ALRAA 


as oli YI9 . Olais asal dg ak Oman galge SI yag Laura FILA, Alap. Fila Gal ya (SG pl Waw d3 


Input dos. 


Gilang bia ga oya Ag pat La pd OA Ul) Tana td 3S Ll Laman IL elly Alagi mada PS ye d3 

ot di Lah God! CAN ane | 277 200) jd Jep 03 Ya ee KE PR LIS day ag Jali L de SL ASYU 
Uas yag IU Lah ja dl yA oa JA ENI La at PAI JB Ai Olga Tab ya FS Ly besi JB an ol 
Aa GI YA Ja ya Gay Aa Up Lal Hak Ja og Site Y3 GI la y2,0 Ode 1 — ls — AI JB ai 
Akta Y Lag Jing Ol padi CG yan La Gay AatAYI pg A3 dag yel JB eypakidl Sa La yag OKU Up, Last) Ju Leah 
CE Ay yg dang ABI ab JI ya OS LS OSU PAI 1 MB ol By ane PAS aa TA Oj3 Yg JS 
ogah alta 02 Al Obg 1 JE9 WI Oma Ili — JB Lia Gale oya Ul YI Aam ad 


Ha aka "Umbi 3 SA UI "abg onta 1 kemang AA aa na Ol 0 TA la God s3 SN UE dp 
JB eni AB RI ya JW AS SA 3 eagle AN ap — AI Sy SE" 3 Ul Lte ya Ul NI 
hino yan Cgdd Gama Jas al JB AAN ji PAN) HAN 5 esa UE) JG AI Jgany Geri LlE ARI ya JUN AS S3 
Ba id SG AL al ya Ika Yg SI 3 AS yg Jl Cak Y JUN Ale AI ng oh Ia OY JW 3S AI 
SE AI GE YON de PAI Kabag Eh Ga Gaia ya yA Kabid! GP Gkll Kiai Ul) M0. 


Saja malah oya LAS dam Wetan IS AT diler Gadai GP yA yeah If maan! jl BUSI All Oi Ega Kama: Ceb I JE, 
S3, gebu AP dn bid! pd OS oya la SI ya TAN, DI 9 And jd a BEA era Wo Jay Kama, 
IS oa dil ain IS ya FAT OS HAiS 0jA3 Parang Oa oya dada oya PSU9 A9 MP Belia JUSYI adlaery oya 


Jas 


Iga 3 Sa Yg AI 3 Fake Yg Tere Rd SNI IE PAN AI Bj) CU DG omi ame Juadl Ol Jell, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(793 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI ab 3 lal ya Ja deal Lee mika YM dn An de adlh jika Casa baal oly SG SA pend Gb Ji 
EP IE GEA aka oa MUG das Loka dB JUN oa id SG Ira Ope Keyla SB If PK deng ala 
aa ag Abay PI 52 PAN ya ily ya AL Aa GIA Ob Lele op paludlly — Uli — Al elai Loji ye Lis 
Ya Jp 

LAB Gsrdl SI3 le Udi ol Of3 Forlon dl ya EA La adil 3£ 

JALII JtaT SUS Il Rekan 9 Raka SYUSII yaa Gd! ata ln OT KL 1 sell JL, 

AMI Jah SAB 3 AL la aa 3 Ole Ga yag 

OS Ofg ika EA VI Wa slop Y ap JW BY SUS Joe yag FE AI 3 OugI Gia Ol aa cah 
abad AT Giotah On yel maan Bd) dl da Ob CA Ga adal sb Jua ily ALA 3 ebi pai AN LSI ay ol Ke 
Jb — Ay one 0 kami Cab aj AI JUS 030 Utah Al AS 3 All jay Olani Ie 0 Key dilah oom SU - 
ly dala AN bo — al Aa SL ik Yg A50 RI OB mill ob de Spa 3EU Vie Baen gy J3 3 da Adly - 
SE Ay JW AI oya agya dala masi Ul J3 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/575821045774041/ 


2330. MAKNA BIRRUL WAALIDAIN 


PERTANYAAN : 

Jokotole Lelono 

Assalamualaikum poro yai dan ustadz, mau tanya tentang Birrul Walidain. Siapakah yang 
dimaksud dengan walidain itu ? apa hanya orang tua kandung ? atau juga memasukkan orang tua 
angkat, orang tua susuan, orang tua tiri dan mertua ? karena kalow liat lafadznya walidain itu 
orang yang melahirkan kita (kedua orang tua kandung). Mohon penjelasannya. Syukron. 
Wassalamualaikum. wr. wb. 


JAWABAN : 

2 Alif Jum'an Azend 

Wa'alaykumus salaam, Coba baca Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 9 Oktober 2010 di PP.AI 
Hikam Bangkalan. 

Deskripsi : Dengan menikah tentunya seseorang bertambah orang tuanya yaitu yang disebutnya 
dengan mertua, sehingga kesemuanya menjadi tiga yaitu orang tua, mertua dan guru yang 
terhadap keseluruhanya seseorang wajib berbakti. Pertanyaan : 

a. Bagaimana batasan berbakti kepada mertua ? Jika seorang menantu durhaka kepadanya 
apakah sebagaimana durhaka terhadap orang tuanya ? 

b. Jika antara orang tua, mertua dan guru berselisih, haruskah memilih salah satunya ataukah 
malah tidak diikuti kesemuanya ? (LBM PWNU) 

Jawaban : Berbakti pada mertua adalah sebagaimana bermuasyarah dengan mahram yang lain, 
sehingga durhaka kepadanya tidak sama dengan durhaka terhadap orang tua. 


Dasar Pengambilan : 
Ittihaf al Saadah al Muttagien. 1 hal 335-336 


MIL Anak Ob owl WII Ja (SI UI UE elang dala AI lo JB Lir SA A374 Uly Onelali ds Aids JL by 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| 4799 ) 


Ily — JB Ol II — al GL ya aa lali GP le SU AI JE sya RAY ad SUS ya pal yag BANI UU uya 
SBL Aly BAK SB GEN Rea) IWAN SUV Hi uya pas elang dala AI ba Ceibanahi adi Lukorg AMI 3 AYI ol 
elang Aas AI Ip da G2nday oppa 2NENY HdE j2 II Eloel pi Lan LSG adil 3 Medal Laki ayal pal A3 JUS ya 

Aldy COLA SUS YI 017 de dita laa JS. 


Yas'alunaka juz 4 halaman 95 
Ad yaa 3 ea Iga OA Cg ISI Lap yaa dly Aa Ola YI Alb uya pal o3ta Y Old! RW Ol Jaka ya Sya Rn 
Aly PP Eee IA eng Lag del OLI Ae OY WWS Ellali Janly dellalk Ay il Il denga GA 
ola OY Alatah! 3 Laga! Ol YI Ale LL Ja ootd Asal 3 pm, Jade Il 3 ASI Ol Oli WI bag Yg LOLYI ls 
Ai Sola Aja Ang Call Uja Joo KU. 
Yang diutamakan adalah orang tua kecuali dalam urusan ilmu akhirat, maka yang diutamakan 
adalah guru, lebih-lebih orang tua yang juga menjadi gurunya. 


Dasar Pengambilan : 
Ittihaf al Saadah al Muttagien Juz 1 Halaman 336 


BP (GI Gua dash BANI Gasal (lal Gb ole WIN)... db ot Jl co JI 1 Sui Li 2th Ju 
Lalai 

Abjad al Ulum Juz 1 halaman 88 
AAN yA pekah! lg Gadai IMAN Jl PI Hor oya Jaan La GlsY lali V9 Leela GL oya dari lali Gm lo WN, 
UI MAL 3 par Kam HI Of LS Cal Ig NI Blm) 

2 Ghufron Bkl 

By JS yaay ear ce elo Ny ada pit le jl Alor ink HIU ea VI Alas dal pol Cal dala) Gg mudi Ol 5) 
YAN OV OI Be LL elo de WI ja1 Anin pall oles Ol aah Ani 
Yang dimagsud Walad Shaleh dalam hadits di atas ada Muslim yang mendo'akan. Faedahnya 


dalam hadits di atas menyebut Walad Shaleh adalah memberi motivasi pada anak untuk 
mendo'akan pada orang tuanya. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/575420545814091 


2422. HUKUM MENDO'AKAN KEBURUKAN PADA ORANG 
MENDZOLIMI 


PERTANYAAN : 
Muhamad Rochim 


Assalamu'alaikum, numpang tanxa dulur,.. Kalau seumpama kita didzalimi oleh orang laen,. Akibat 
saking marahnya Lalu kita berdo'a / nyumpah i kejelekan terhadap orang tersebut. aPakah tu 
boleh ?? Mohon penjelasannya ?! 


JAWABAN : 
Mbah Godek 
Wa alaikum salam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4800 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oa rab MELAYU Op mem 3 yel JA JB LS AU ale yes Ol pakltal 346 AN 3 JL Aa 
Ale yeday MU Cb ye 3 Ob JBL ee NI JI 


Peringatan syaeh khotib berkata dalam kitab mughnil muhtaj bahwa orang yang didzolimi boleh 
mendoakan buruk pada orang yang mendzolimi sebagaimana telah dikomentarkan oleh jalaluddin 
assuyuthi metafsiri firman Allah 


LX 0. 0-0 2 Loco Xx 8 P3 
Ba VII oa eye KAI AI 23 Y 


Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang 
yang dianiayaAnnisa' 148beliau mengatakan orang tersebut boleh memilih antara melakukan 
penganiayaan serupa atau mendoakan buruk. 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/6053577328203721 


F0050. TENTANG GOSIP 


Oleh Mbah Jenggot 


Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) 
boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula 
wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang 
diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela 
dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk- 
buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, 
maka mereka itulah orang-orang yang lalim. 12 Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 
kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing 
sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Hujurat 11-12). 


Tak penting PAS asal laku” ungkapan sederhana tapi banyak di peminat. Ngerasani wong salah 
satu yang dianggap seru, apalagi waktu ngumpul dan tak ada kerjaan dan dikala ada yang negur, 
jawabnya pasti "eh ini kenyataan”. Namun perlu di ingat, seru bukan berarti halal. 


WA Gel geahedl 9 yano oli 
dion Gl dang diah B gak S3 oya dala ay CL AM S4 UG peka Sel ISS 2g II hn Aid Oli! plan yag 
HE elag tele II ho di Ebi Skl CSI dah Id yan ya Lila) SAM Sl OS Ol JB Ol Il anal Ip Ag ld Aj 

Oyaih AE Ap yaa La gali Ol JU Ab L US AI Jgn NE Sl, 
Dan sebagian dari maksiatnya lisan adalah ghibah/gosip(membicarakan kejelekan orang lain) 


yang di maksud ghibah adalah penuturanmu tentang kejelekan muslim yang lain yang ia(orang 
yang digosipi) tidak suka jika kejelekannya itu disebut-sebut, sekalipun ia mendengar dengan apa 
yang kamu tuturkan. Baik kejelekan itu terdapat pada badanya, nasabnya, tingkah lakunya, 
perbuatanya, ucapanya, atau agamanya. Dan walaupun yang kau tuturkan cocok dengan 
kenyataan yang sebenarnya, karena ada hadis Rosul Saw "Apakah kamu sekalian sedang 
membicarakan kejelekan orang lain ? Sohabat menjawab "kenyataannya memang seperti itu ya 
rosul! Rosul berkata "jika bukan kenyataan itu namanya membuat-buat”. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4801 ) 


VE GAN slah 
H EAS eya Tote yalaS Urukon Gga. Aaakil ad Lai jl Ulang Lea 2 Sudly Kal Old! pelan oya lada 0,53 SAI yag 


Dan salah satu yang diterangkan Ulama' bahwa gosip(membicarakan kejelekan orang lain) adalah 
maksiatnya lisan dan dosa pula mendengarkannya dan ialorang yang mendengarkan) 
menyetujuinya. Ghibah itu melalui yang diterangkan Aimmah seperti dalam hadis adalah "Apa 
yang kamu bicarakan tentang saudaramu yang muslim, ataukah kafir dzmmi dan kamu jelaskan 
kepada orang yang mendengarkan siapa yang kamu bicarakan, baik orang itu masih hidup atau 
sudah mati. | Is'adur Rofig/juz 2/hal 70 |. 


4095. HUKUM MENDENGARKAN GHIBAH (GOSIP) 
PERTANYAAN : 


» Khasnah Assyarifah 
Assalamu'alaikum mohon penjelasannya. Jika mendengar orang yang sedang membicarakan 
orang lalu kita hanya diam, itu hukumnya apa? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Membicarakan keburukan orang lain (ghibah/gosib) hukumnya adalah 
haram baik itu yang melakukan maupun yang mendengarkan. 


| | ITTA1IT Usil 53 Sleksi 
sal gag Jill ob Rotuwoll SI To poll Jl33YI ilang dowoidlg dwelS 9 lan ati lo sll Yo .... - 


Oleh karena itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang demikian itu 
(mendengarkan) hukumnya sama dengan ghibah, namimah (adu-adu:jjw) dan perkataan 
perkataan lain yang diharamkan, karena orang yang mendengarkan adalah berarti telah bersekutu 
dengan orang yang melakukannya dan menjadi salah satu orang yang mengolok-olok | Is'adur 
Rofig I1/122 -123 |. Wallaahu A'lam | IT) 


Baca juga artikel terkait : FO050. HUKUM GOSIP 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/8897738543787571 
www.fb.com/notes/942241745798634 


F0110. Tips Mengendalikan Emosi 


Sikap Emosional adalah sikap yang sering kali membuat seseorang menjadi salah dalam 
menetapkan sesuatu didalam problematika kehidupannya. Seseorang yang emosional cenderung 
akan menjawab segala permasalahan dengan amarahnya. Seolah-olah hanya dengan sikap 
emosi semua hal akan dapat teratasi dan terselesaikan di dalam menjalani hidup ini. Hal 
semacam itu adalah merupakan cara yang sangat keliru, sebab sikap yang emosional akan 
membuat terhambatnya seseorang untuk mengambil hikmah dari proses hidup yang dijalani. 
Beberapatips ketika sedang emosi: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4802 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Meyakini bahwa setiap masalah ataupun kesulitan yang kita hadapi adalah merupakan bentuk 
ujian yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap hambaNya untuk menentukan siapa yang 
terbaik amal perbuatannya di antara kita. Sebab pada dasarnya manusia diciptakan adalah untuk 
diuji. Sebagaimana Allah Swt telah berfirman : “Dialah Allahyang menjadikan mati dan hidup, 
supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun.” (AS. Al-Mulk : 2) 


2. Menyadari bahwa segala hal persoalan atau permasalahan yang diselesaikan dengan sikap 
emosional tidak akan memberikan hasil yang positif. Justu akan memberikan hasil yang negatif 
yang sering kali memanjakan diri dengan pemikiran penuh kebencian, kekesalan, ataupun 
kemarahan. 


3. Bersabar terhadap segala kondisi yang sedang dialami. Karena kesabaran akan membuat 
seseorang dapat berfikir dengan jernih dan mampu mengambil suatu tindakan yang lebih bijak. 
Setelahkesabaran telah mendamaikan diri dan dapat terkendali sepenuhnya, kita pun bisa 
memikirkan suatu cara yang bisa memberikan solusi. 


4. Mempercerdas emosi yang salah satu caranya adalah dengan menyingkirkan amarah ataupun 
aura-aura sejenisnya yang pada dasarnya tidak mendukung dan justru menjerumuskan 
seseorangkepada hal yang salah. 


5. Wajah berseri, pancaran wajah sangatlah penting. Pancaran wajah adalah merupakan 
cerminan yang bisa terlihat sesuai dengan kondisi yang sedang dialaminya. Sungguh sangatlah 
berbeda pancaran wajah dari orang yang sedang emosi yang terlihat seram (tidak enak 
dipandang) dibandingkan dengan orang yang sedang bahagia yang terlihat berseri. Oleh karena 
itu, perlihatkanlah pancaran wajah yang berseri karena hal itu merupakan salahsatu amalan yang 
sangat baik. Sebagaimana Rasulullah Saw pernah bersabda : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 
'anhu ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : “Sesungguhnya 
kalian tidak akan cukup memberi manusia dengan harta kalian tetapi kalian akan cukup 
memberikan kepada mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang baik.” (Riwayat Abu 
Ya'la. Hadits shahih menurut Hakim). 


6. Mencari solusi terbaik dengan penuh pertimbangan yang maksimal dan nantinya dapat 
memberikan hasil baik. 


2685. HUKUM MENGHORMATI ORANG KAYA SEBAB 
HARTANYA 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum, mau tanya apakah kalo kita menghormati orang karena kekayaan harta benda 
duniawi nya, maka 2/3 pahala kita hilang ? 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 
Wa'alaikumussalaam, mencium tangan seseorang karena kekayaannya hukumnya makruh. 


OP ct Jp 0 SUV Sana AYI ya MIS YA g cadyi Il etaley Amoy canajl Jordi dg Janti) Sagil ALI JB 
48 5/11 gua SI F3 BIS (ALS Apa 01 Kah Lili Ja aus dalor al CAS yi jl cold OS. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4803 ) 


2 Kang Fadeel Marzug 
Ada satu riwayat hadits : man tawadho'a li ghoniyin liginahu dzahaba stulusta dinihi. Barang siapa 
tawadu' / depe-depe pada orang kaya karena kekayaannya maka hilang 2/3 agamanya. 


2 Sunde Pati 
Yups, yang hilang itu 2/3 agamanya, bukan pahalanya... 


Ca galr (17/390) 
Sea Ae PO Ul 9S gabedI) daa UB La AE pegi SUS Jd ya Ala Jr oa Gi HPN La Al al 


Alloh melaknat orang fagir yang tawadlu' pada orang kaya karena hartanya, barang siapa 
melakukan hal itu maka hilang 2/3 agamanya. Hadis ini telah diterbitkan oleh addailamiy. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/573494606006685/ 


2803. FUNGSI LAFADZ WALLOHU A'LAM 
PERTANYAAN : 


2 Sahlan Albanjari 

Assalamualaikum. Pernah Sahabat Umar bertanya sesuatu pada seseorang.Yang ditanya 
menjawab : " WALLAHU A'LAM ". Karuan saja dikoreksi oleh beliau (Mungkin dibentak kali ye ). " 
Ane ga Nanya ALLAH, ane nanya nte "( Klu ga tau ya bilang ga tau, jgn sok kalem gitu, itu 
namanya menutupi kebodohan, alias ga mau dikata bodoh, pen). Tanya : Kondisi pengucapan 
Wallahu A'lam yang tepat gimana ya? Makasih. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Insya Allah dalam lafazh atsarnya tidak ada kalimat:" Ane 
ga Nanya ALLAH, ane nanya nte ". Atsar di atas termaktub dalam kitab Muhadharatul Udaba 
karya Arrahib Al Ashfihani (2/140). Teks selengkapnya sbb : 

Sela Of dai Y US Of Lap 3 as Jeli plot AI JUS Lb Yr) jas dlug 


Wa ILY JB dala Y OS ISL ed ye SAH Jaa II 


Sementara shahabat Umar sendiri ketika ditanya oleh Rasulullah shallalllaahu 'alaihi wasallam 
tentang seorang laki-laki yang datang tiba-tiba dan bertanya kepada beliau, Umar menjawab : 
ALLAAHU WARASUULUHUU A'LAM. Bisa dibaca dalam hadits Arba'in Annawawiyyah hadits 
nomor dua. Wallaahu A'lam 


2 Sahlan Albanjari 

Alhamdulillah dapat tambahan ilmu yai...syukron koreksinya.-Usai baca jawaban yai saya jadi 
nyari risalah yang pernah saya baca, bener saja ada yang kurang dalam tarjamah di atas. 
Lengkapnya, kira kira begini pernyataan sahabat Umar bin Khottab Ra. : " Ane ga nanya nte 
tentang Ilmu Allah, Tapi nanya nte, Katakan Ane tau atau ane ga tau. ". Begitu yang saya temukan 
di risalah Imam Alhabib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ittihafussa-il, Hal 12. 

Jadi pertanyaannya masih sama dengan status. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4804 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdullah Afif 
Betul mas Sahlan Albanjari...... saya mencoba mencari dalam kitab Ittihaafussaa'il Bijawaabil 
Masaa il karya Al habib Abdullah bin Alwi Al Haddad saya temukan di halaman 2 Teksnya sbb: 


Is lg bad Jing Kaka celel AI BIUS 2 0 Toni JL ISI OLS) 6 Lai ollador lay da0 AI ol) jas US) 
SEY bel: Jas ale ye WULA Gl, cdl 


WA KAANA UMAR RADHIYALLAAHU 'ANHU YAS'ALU JULASAA'AHUU KATSIIRAN WA 
KAANA IDZAA SA'ALA AHADAN 'AN SYATIN FA GAALA ALLAAHU A'LAMU YAGHDHABU WA 
YA@UULU LAHUU LAM AS'ALKA 'AN "ILMILLAAH WA INNAMAA AS'ALUKA 'AN 'ILMIKA FA 
@UL A'LAMU AU LAA A'LAMU 


Dengan demikian ada dua riwayat. Ada riwayat dari Ibn Mas'ud yang termaktub dalam kitab al 
Midkhal ilassunanil Kubro, lil Baihagi 2/171, syamilah: 


. RO A3 


LP Smg gp pan Ga Apn calo gd en ad ja ga AI Kl Dp op Aa Ba Gi 
TI Set du : dad ee kl Jala Tera mia Jb ab ay Bana ya 1 
HASAN ja UP Lag pa ia SI C3: Da die K3 ye dn 


...dari Abdullah, beliau berkata: Barang siapa disisinya ada ilmu, maka berkatalah dengan ilmunya, 
barang siapa disisinya tidak ada ilmu maka hendaklah berucap: Allaahu A'lam. Wallaahu A'lam 


? Umam Zein 

Yang disebutkan di atas adalah etika lafazh wallahu a'lam ketika digunakan sebagai kalimat 
jawaban. Sedangkan lafazh wallahu a'lam yang sering menjadi kalimat pembuka atau penutup 
sebuah kutipan gaul, atau fatwa, atau bahkan tulisan di dokumen-dokumen Piss-KTB misalnya, 
maka fungsinya adalah sebagai pengingat akhlak kita agar senantiasa menyadari ilmu yang kita 
miliki ini bukanlah apa-apa. Sesungguhnya bila disematkan sifat alim pada diri kita maka itu 
semua hanyalah kiasan. Semuanya milik Allah "Azza wa Jalla. 


Ailon LIPI ta SPI ale ee S3 IS Gpp) IW AI JB Ae 53 JS yel (el Ily Album Sl JI) 
Tab 3 Sbd mu ya el IL eh Red SP ya SI Wi Anas Hata OS Ale (53 JS oya AE sed Slip 
SP ale AI Ktad UT Ja Gal le ya Gg Jian Lao WS Kb eatka La Alun) BNI Lagaley Lasi ga padu pa gaya 
AI Jis Ol lag Y Lag Jar og Uang 2 dlu) Jati Ca plat AI malandi OT 3g met al Jis OLS adl aa ad 
109p 4g oU Ale dadi 1 SSI ay) 


(Allah -Maha Suci Allah lagi Maha Luhur- yang lebih tahuj yakni daripada setiap orang yang 
berpengetahuan. Allah ta'ala telah berfirman (dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu 
ada lagi yang lebih tahu) yakni sampai terhenti perkara itu kepada Allah subhanahu wata'ala. 
Dialah yang lebih tahu daripada setiap makhluk lain yang berpengetahuan. Demikianlah seolah- 
olah penyusun kitab ini dengan lafazh itu ingin berlepas diri dari julukan sifat alim.Di kitab Shahih 
Bukhari, pada bab ilmu, tentang cerita Nabi Musa beserta Khidhir, beserta perawi Nabi kita 
Muhammad 'alaihima shalah wassalam terdapat perkara yang menganjurkan hal tersebut. Ketika 
Musa ditanya siapakah orang yang paling alim, lalu dia menjawab diriku, maka Allah menegurnya 
karena tidak mengembalikan sifat alim kepada Allah, yakni dengan semisal berucap Allahu a'lam. 
Di dalam Al-@ur'an juga telah disebutkan “Allah lebih mengetahui di mana Dia akan menempatkan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4805 ) 


tugas kerasulan itu'.Disunahkan hukumnya bagi seseorang yang ditanya masalah yang tidak 
diketahuinya untuk berucap: Allah wa Rasuluhu a'lam. (lanah Thalibin, 4/109) 


PERBANDINGAN 
UG BSI Ig nd let AI JUS Ja 3 ga 2 mei AI an Tell Ula as Ol Ge HL aU) 
-. £ £.....9o Pa 0 z9, -. S5 "AA 30.0 Gg, X0 . 0 ga. 0. sa. 3. 0 2 - 5. 2 aa Sar 
CAS II Tn d Ag Ayndl Jae yaa dil (de Alam yan lag MI Of plai UUS Of LAS A53 JB ad JW il Aly) dyadai 
223 2 1g Gerai AP 1 Alay yag «M2 Jaa Lis ol 


Keterangan ini Janjuran mengucapkan wallahu a'lam di awal dan akhir tulisan, pent) tidak 
menyalahi apa yang tercantum dalam hadits Bukhari, bahwa sesungguhnya Umar bertanya pada 
para shahabat radhiyallahu “anhum tentang tafsir dari surat An-Nashr, lalu mereka hanya 
menjawab “Allahu a'lam', akhirnya Umar murka dan berkata: ucapkanlah kami tahu atau kami tidak 
tahu.Dalam riwayat lain, bahwa sesungguhnya Umar pada satu kesempatan berkata pada orang 
yang berucap Allahu a'lam tersebut: kita sungguh meyakini, bahwa jika kita tidak tahu maka Allah 
lah yang tahu. Keterangan itu tidak menyalahi kisah Umar sebab hadits Bukhari itu jelas diarahkan 
pada situasi orang yang menjadikan kata wallahu a'lam' sebagai jawaban yang dijadikan alasan 
(alibi) ketidaktahuannya atas apa yang ditanyakan, sementara dia sebenarnya bisa saja tahu. 
(Tuhfatul Muhtaj, 1/223) 


Kesimpulannya, kalimat wallahu a'lam bila dipakai dalam sebuah pendapat, dalam kalimat berita, 
maka fungsinya adalah sebagai usaha kita bertawadhu, bahwa meskipun kita yakin tahu tapi pada 
akhirnya Allah juga lah yang lebih tahu kebenarannya. Sedangkan bila dalam kalimat bertanya, 
bila kita tidak tahu jawabannya, maka disunahkan untuk menjawabnya dengan ucapan “wallahu 
alam'.Adapun riwayat kisah Umar yang seolah menolak ucapan wallahu a'lam dan lebih 
cenderung pada jawaban 'aku tahu' atau “aku tidak tahu maka itu maksudnya agar lebih 
memahamkan penanya, yakni dengan secara tegas memberitahukan dia tahu atau dia tidak tahu 
atas apa yang ditanyakan. Sebab mungkin saja dia sebenarnya tahu tapi mencari alibi seolah 
tidak tahu dengan berkata wallahu a'lam. Disamping itu pada riwayat lain Umar telah menegaskan 
bahwa jawaban 'saya tidak tahu' punya keniscayaan Allah lah yang tahu. Dengan demikian tidak 
ada perbedaan mendasar disini. 


(B2: id SA malai Hj Wale UU Ide Vai 16 


Mereka menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat kesombongan atas sekelumit ilmu yang Engkau titipkan pada 
kami Ya Rabbi. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/658014907554654 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4806 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2851. HUKUM MEMANGGIL DENGAN JULUKAN DAN 
SEBUTAN KASAR / BURUK 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, mau nanya maaf sebelum nya saya ndak post di induk dulu ... takut ricuh , 
saya kan tidak berada di indonesia ... jadi saya kurang paham bahasa nya .. nah kata nya seiko itu 
kan sarap gila gendeng edan, yang jadi pertanyaan : Bagaimana hukum nya seseorang mengatain 
lawan nya dengan seiko ? kalau yang dikatain tidak ridlo bagaimana ? (Zanzanti Yanti Andeslo) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Kalimat ejekan, kalimat kasar dan sarkastik, memiliki dua tinjauan : 

1. Bila konteksnya adalah bercanda, yakni bercanda dengan bentuk kalimat mengejek, mengolok- 
olok, gojlokan, disebut dengan sukhriyah alias istihza dalam literatur fighiyyah.Hukum guyonan 
kasar pada awalnya tidak haram, namun bisa berubah seketika menjadi haram ketika lawan bicara 
tersakiti oleh ejekan tersebut. 


Karena itu seyogyanyalah kita berhati-hati ketika gojlokan atau guyonan dengan kata-kata yang 
kasar, jeli memilah, melihat situasi, dan memahami karakter lawan bicara. Sebab karakter tiap 
orang yang kita candai pasti tidak sama, kepekaan hati dalam menanggapi guyonan kasar 
berbeda-beda. Yang bagi kita jenaka boleh jadi bagi lawan bicara terasa tajam menusuk. 


2. Bila konteksnya adalah serius, yakni sungguh-sungguh ditujukan sebagai makian dan umpatan 
maka disebut syatmun atau sabbun bila diutarakan di depan orangnya, serta disebut ghibah bila 
tidak disampaikan di depan orang yang dipergunjingkan. Sebagian pendapat menggolongkan 
ghibah sebagai segala macam umpatan baik dilakukan di depan orangnya ataupun di 
belakangnya. Umpatan baik sebagai syatmun ataupun ghibah kesemuanya dihukumi haram. 
Wallahu subhanahu wata'ala a'lam. 


REFERENSI : 


S33 A33 Jd US SN Ul Ala «0533 lay ae 9d sad K3 dual Il 139 sila dal Ga Gl 
3310 3la dang duginll dc ga gal 1 JLSII. 9, g153 JS 


Si Kaki JAE dp alah Uu A33 1 Sail JB. da8 Il elaiall 30 8 2323 « Han all Uu 
Ta 42 Can “il pena JIE 332 


..—0 


ANA ea BNN SNP DT Ea gn da ba bila Sa 
dll» Jl Una Ula CLS sudi 93 € SEA ea gg San be g. Zslas Gn Juli ISS 
ad GK US satu AA Yo Old KAS Ol duel pi 9d SL I Kaka JB 153. call sabu HE 33 
253 22 SI SLB ye sale UK sg 


Jala dns ok ola Si Judi Jera San aa Ll Kakak) 
#3 moall3 « RAL ISU SEN 309 LSN « alga oa s3 Jsll J5 24 yg vs oillg SU « 
BIN kumis LAS pg LI adl dal 8 yo Iasl9 gl iluil Lai dn JS ekols 8 yi gag cl lal 
iolgig « dlam Law ping elginoi Ha Jl dal Lailoi dl ISI sang Gaia GUS gl billao Lay mo lol All 
2 sgiwAlg v9 ml « Aisi « isl Jlaog « ASI sony 9Dg oxcg ISI acgll 99 Asli « jl 
JB (all) el 519 rat M9 Las sus Ang 9d9 Kail oo Il... U530 AS JS9 akuoll 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4807 ) 


Jsay L JB Aly Ja JI Lg al PSI LSI 0 dalg) 1989 "Uxly Lu Yo 32" Akug le All ala 
If ai ds JO (EA) sll ola "ob 4S Kama JII UI cma" JB ala Ja JI Km HS Adil 
uaal lay Ay loilg Aol X9 dy Lau 3924 X9 dag 193 Aya Lo yA LM Ul SUS SI Lo yo Uw 
Oma! 09 God suro UL WEI pam 33 dl yg diy and s3 NY SI Alb L Goal L gas 58 Ng Las 
xs0do slIS J9 culwil gl sa gl Ulas) lol (wAbl9) akal Als dis ngio Jed Alli Knito9 4290 ye s3 
biro sudi Y alug le All Kalo ABI Jawa Jl 0 usu al yg ale akug le Al alm Al Jawa, JB 
XI sb ag lg 1 ali Ul yo s9 Sob se doc Kallg sd LI es JB9 Uselog 400 ade 
3 oles gadi ade Al did Jgis uk Alllg SI 9d9 Jang 3 AU 0 ori diwoy Kuil yo ade 
Y Iniol cd! Lal codlas JB LoS 4530 US lago 2550 Id 9(ahumd) & Saul SI (5 said l9) ado JI Ss sul 
Na 
cl wd pil $ sets Ul elalonl NI SS Yg Butuo poles N JLSII Isa Jlo Lilo L oles dg3 
adu J9 4 LSI Lgi las yo salll ade Sulu all Bolsl ISd9 4 elu dgigill 3 SIG « ojo 
dbuallg sell jbibsiual dl gu el S3 « alay (35 Cia al lo U-38 tuuty OLI suci yo plug Ule al 
Bam ol 00 R3 logyg oSo Ld Jos yo lol U Silu yo GS 49 pos bol Ig W Silgiw lg lc 
yul clindIS alwall «SI (J330 NS S9) all adl AS es sb al all da 0 Li Hd da Sl 5 4 
wa C9. Hedgill alas Dadi 03 wol 3920 B0 1 ULILI- 


Ibiligad A3 SJ Ud ud ai R0 0 lu Ill JS dnallg (Luas Kuas Uitu Ng "alas all JB) : 
399,5 82 sll Jas 


cl aa "Sell Lo 9st" "JB mu ala Al duo dl Jowo ol ie Al 3) bad yul 523 
JS Ul" JB Jail Lo gl ad US ul alal Jb "0 lau Isl ISS" JB alel Agus yg dll Ig)G dong 
Jo) capall alan dl Uligu 0 elall GaB9 Bao gal gi "ly AB AB LS Al « ol amel xi Jgis lo A8 
baal Up Ema 2943 diillo US$ 18 oll3 W1AS3 Ain 9d 0S Jeli (03 lu JI 

669 22 Jkll Jum! JL. jl 


loy9 do dadi Jas yo lo U Siliu yo IS HI ayau loul Sos sgiwdlo & Sudi ac dsloli @XI 

2 all loslg a30 log dio Ady Lo Tw S9 Asal das yo di5 IL Sal CS US ul ed 
abg 3 busi ISI A05 ale ebay Ul Lobi ellS9 Ualgillg said yo A8 lol Leiwall 4 SSL) pewoil 
aed US II lsg 90 ole gl Aini deg dbs ade ebi AJE diirgiiro CS II Alas Kalo gl abu 


In al Salsa Taksi nas alas Jab sll cie os slab tuan al Lasli: | 
132.5 


dio Ailoly Siliy Ng (Au Ul yo R3 lan) U Sy Ho Sal) Da0 ASI (da0 dut Jas yo lbs) 
Isi to6 , 4 Sip X9 JS dot X Cp AXSIL Ulu duloo 98 5 (21 ol Alas yo K5 HA sll KS) 
503 Tas satitoll All Lili ! UUT. Ay Suadb lg ala X3 yo H3 M3 SI 


Il ol Kasi Silh ad 36 Us @ KI siku d3 (Lay Kuat3 Citis V3M68T 100) UI sa 
Es usia) 


Janganlah sebagian kalian ghibah, menuturkannya dg sesuatu yg ia tidak sukai walaupun benar 
adanya. Apakah salah satu kalian suka memakan daging saudaranya yg sdh bangkai ?. NO....... 


Pee le SI AI, (le (Kang Kata Yy HO AI JEN(339 18) EL au Os Jas 
Oli ad SU ob 


Menyebuk sesuatu yang tidak disuka saudaranya, meliputi penyebutan ketika tidak ada dihadpan 
atau ada. dengan yang seperti ini berpendapat segolongan ulama'. haditsnya menjelaskan makna 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4808 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ghibah secara syara'. 


- Al-Adzkar Nawawi hal 259-260 cetakan al-haromain : 


WIL Iya Y, SW JB Upload WII ye dl ol 
EN PAN IN 9 TI, AI, Ak Nly PRE YS Rip Ad OS gl yan 0 K4 US, Old YI Kail AP Je slalal Gil, 
M3 ye NAN gl an Y Ri OS PMSYI Anikiy oya, SINI, PNG ASN, ya, BN) ay PALI) API, 
Dikasst Letidlo B yet BS MSI La JiVag Wih VI du Y ol Saya Ro de Wiko S3 jg de Iykkily 0S W 
US ygtu elirtuly 
MUSYAWIRIN : 

Abdurrofik Ingin Ridlo Robby, lan Saputra, SandalKayu HilangSatu, Zanzanti Yanti Andeslo, Ical 

Rizaldysantrialit, Ibnu Al-Ihsany, Umam Zein, Wes Gie. 


PERUMUS : Umam Zein. PENTASHIH : Abdullah Afif. Rabu ,25 September 2013. Mujaawib Piss- 
KTB 


2853. HUKUM MENJENGUK ORANG SAKIT DENGAN 
MEMBAWA BUAH ATAU BUNGA 
PERTANYAAN : 


Assalammualaikum, bagaimana adab seorang yang hendak menjenguk orang yang sedang 
sakit...??? bolehkah membawa sesuatu berupa buah-buahan atau makanan ? Terimakasih. 
| Dinell Sii Pencari SurgaMu | 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam, boleh bahkan hukumnya bisa sunnat, termasuk shodakoh itu. Memang 
sebagai bentuk keprihatinan juga dukungan moril serta motifasi dan do'a, ada baiknya ketika 
menjenguk ada buah tangan berupa bunga atau buah-buahan (kitab fawaaidul makiyyah hal:151). 


151 ASN Silyal Ll. 1 UI OLS Ag yi daa nata y AYI am JU 
MUJAWWIB : Mazz Rofii, Ical Rizaldysantrialit 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/655972234425588/ 


2877. BERSIKAP & BERBUAT BAIK DENGAN ORANG 
KAFIR 
PERTANYAAN: 


2 Iwan Cebregger's 

Assalam...para mualim yg dimulia ALLAH, mau nanya nieh : Apakah ada hadits yang menjelaskan 
bahwa tidak mesti berbuat baik kepada sesama muslim ajha, atau hadist yang menjelaskan kita 
harus berbuat baik walaupun ia kafir sekalipun. Terima kasih. 


JAWABAN: 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4809 | 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikum salam 


- 010 3 B0 w 0 0. 3 0OL 02 IU oo 04 9 04 3 0 X0. » 04 3 3 0. w 3 AR 90. 
Bh Lg DO mh PA SA Sal Sh ab SI Dana op SU 


Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil. (AS 60:8J. 
HA Ia Haa SE AA Gen) Kd ea MA pda 5 pa H3 LA PNG Join yi ana Hat 
5 J8 Aditia, 2 H3 ala, ale Di Ie di Uya Cai plan ale Di Ie A1 Jas ag 1S yaa 


Ona 


Par dari Asma binti Abi Bakar radhiyallaahu 'anhu, beliau berkata, “Ibuku yang musyrik, pada 
masa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam datang mengunjungiku. Maka aku meminta fatwa 
kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Aku berkata:“Ibuku datang menemuiku dalam 
keadaan mengharap kebaikan putrinya. Apakah aku boleh menyambung hubungan dengan 
ibukuRasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Ya, sambunglah hubungan dengan 
ibumu.” (Sumber : Shahih Bukhari 6/513/2620). 


LINK ASAL: 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/687633071259504/ 

2961. HUKUM BERTEPUK TANGAN DILUAR SHALAT 
PERTANYAAN : 


2 Ang Ing Ang 
Assalaamualaikum, benarkah bahwa bertepuk tangan itu hukumnya haram ? terimakasih. 


JAWABAN : 
2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 
HUKUM BERTEPUK TANGAN DI LUAR SHALAT 


Terdapat khilaf dalam masalah bertepuk tangan di luar shalat, menurut yang dinukil oleh imam 
Romli, hukumnya haram jika tujuannya hanya main-main. Jika tidak, maka makruh. 

Menurut Ibnu Hajar hukumnya makruh secara mutlak. Dan menurut yang lainnya haram secara 
mutlak terlebih jika dilakukan di dalam masjid. 

Namun hukum haram ini jika tepuk tangan tersebut dilakukan tanpa ada keperluan, jika ada 
perlunya maka boleh, seperti memanggil orang yang jauh dll. 

Jadi lebih hati-hati sebaiknya tidak bertepuk tangan terlebih di Masjid kecuali jika memang 
diperlukan 


TUHFATUL CHABIB ALA SYARH AL-KHOTHIB Juz 2 hal. 241 : 
Aa pad! Jawa « Cillas Aa pall opa ye 3 Callas dal II ma Ye Sig, Galaygo SV all ana SIA FA Gatal ayang ya JB 
loe Su ISA jIY AU Sllinaiy 9 Ao sma MAS) Sal kalao SUSU 4 gbi 3 lal yg asa Wa jis sh AS KUA su al Ya 


HASYIYAH AL-BUJAIROMI ALA SYARH MANHAJ ATH-THULLAB Juz 1 hal. 246 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4810 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bomngi Op elidl Gainad BY «pl domlaal Y SL Ole Gates, 1 ST lead JB (ls des Y Ja) 
Solar NEYI Anas Gatsadl 3 mas Y, (HI mm. 


HASYIYATUL JAMAL Juz 2 hal. 470 : 


3 ya Y alay —, ay gia 39 — y5 at el, ay ali Kla 3 Sus js BJ MN SA AA sae Yosi Ea saga Iis ya Ng 
(Lariaa anal | L Jal Sly3 A5 Lawa Sal Ha YG AI aga LL ya Sl aga Pane, ls mala al L Sig | Ia Sal Ha Yeyen) AAA ls mu 
bumil sanal LIA Para ID my an) PA IHA al 3 9133 alel Aas e yaaid Dat, Wa 4 23 IN Sa, ls Kia 3 alan 

DJ Nag Ja Jeli ar Kak Aiule AJA 9 sowls Lg Y BJ IS yak a18 al ISI Ra IA Ig dal Lal Ia Utule ae ant 
Wal Sala sol HAN LA heat Aiu ala 29 sala Ea Ka Ike 9 3 Ia HAN SA Mkudna Uiule gai 8) Winata 3 al Mat Ia) 
alaa aJ 2g a Ja la Y ala ls KIR Wal sake kuta JUiule 2 IY Sy 


HAMPIR SAMA DENGAN KETERANGAN DI ATAS CUMA INI SEDIKIT TERJEMAHNYA 


£ 11984 1404 : yA Aina KAM Ja Ca Gaal Ole Up Sama Eid 3 Dead 

Pe asa yaa UM ca 233 WE Iu Wnada abal! pal Lg 3 Jp Lal At SUKA Alliule BAJA snalo IA « «Jd 

Um pad oi yel IAI Bnoallidsa Ig adl al IS Alliule sn ya el, Wal Ana ol Ja ama Wika MUiule , 

2 Uda EV al ala ga Ja Lala peilNall TIA rina Ge Jinny, elus Aa) Ap And al Ol3 4 sell JS Cap pa ya celaka 
Ala SY aa elkailansal) sllh JA, 


Imam Romli dalam fatwa-fatwanya ditanya tentang perkataan Zarkasyi bahwa bertepuk tangan 
bagi kaum laki-laki untuk hiburan adalah haram. Karena di dalamnya mengandung penyerupaan 
terhadap wanita. Apakah pendapat ini bisa diterima atau tidak ? Dan apakah keharaman itu terikat 
dengan sebab penyerupaan dengan wanita ataukah dikatakan itu khusus wanita dan haram bagi 
laki-laki melakukannya walau pun dia tidak bermaksud menyerupai wanita. ? 

Beliau menjawab : " Pendapat itu bisa diterima jika bertepuk tangan dilakukan untuk hiburan walau 
pun dia tidak bermaksud menyerupai kaum wanita." 

Dia juga ditanya tentang bertepuk tangan di luar shalat tanpa ada keperluan,apakah itu haram 
atau tidak? 

Beliau menjawab : " Jika seorang laki-laki bertepuk tangan bermaksud menyerupai wanita maka 
itu diharamkan, jika tidak bermaksud demikian, maka itu dimakruhkan ." 


2 Mas Hamzah 
Bertepuk tangan hukumnya makruh. Lihat kitab adabus syar'iyyah ibnu Mutflih 


detail) misal! 0,4 Al An) poll ae Febi JL. 
Syeh Abdul @odir rohimahulloh berkata : " dimakruhkan bersiul dan betepuk tangan " 


41434 pam! adil (Gaj3 WAS 0g Ka Gabaai 5) 1 gamer Tail 3 JG. 

(8) Lerdaika Ra Jang pl pelan ya Ja plak dell Uya dah Uk ala sell lor Ade Gataal Of ASI Ja ye Jing 
slah data yaah | Ol) calad Ilee jl de pel Aa gatel Le Jl jl Anil Anas. 

slah Andal ag anak | Olg 0 yel OS da elena yA Ole, 

SV alel ya Ja dor pil INA be Gelas y Jing 

2/47 GEA IK LS Vig er el data Sl Jr jl as Of ole. 

SPI 0 opa Sae Ami may Call Aka) oylat JS ut Lamar J3 Ulillan GkalI le Gek! 0,4 1 Pa ul JB. 
Ie Ka Ka Id Kemah pasa id ana IS Coral Dp S3 Lead Gang 4 call Ai el Al Hd Loli JG) 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4811 | 


1/216 db Idiom 0 jali PN Pa ah 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/724756840880460/ 
2970. MAKRUH DUDUK DITENGAH-TENGAH HALAGOH 


PERTANYAAN : 


2 Rojul Mubarok 

Assalamu'alaikum. Mohon penjelasan hadits berikut ini : Allah melaknati orang yang duduk di 
tengah halagoh. Hadits shohih riwayat Imam Ahmad Imam Abu Dawud Imam AtTirmidzi dan Imam 
AlHakim dari Hudzaifah. Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
wa alaikumus salaam warohmatulloh. Makruh duduk di tengah-tengah halagoh. 


RL SI Iyan aa ll PE) gal ya — pet Aly — Ad UAN Jenny 3 Gagal Haa SL . 

OP ad Getuk BALE UTC OUT 6 Jane og Langa 3 Cola al We aa le GobS II de at (sei) 
KAIN Jana Cor oya gal — pekany dala Al eka — AI Syany Ol ips 

Bab makruhnya duduk di tengah-tengah halagoh karena di dalamnya terdapat melangkahi leher 
orang-orang, su'ul adab (tidak bertatakrama) dan tidak sopan -wallohu a'lam- telah 
mengkhabarkan kepada kami abu ali ar rudbari, telah menceritakan kepada kami muhammad bin 


bakar.....dari hudzaifah sesungguhnya Rasululloh shollalohu alaihi wasallam melaknat orang yang 
duduk di tengah-tengah halagoh. 


Tambahan keterangan dari kitab mirgotul mafatih karangan "Ali Al Gori : 
SE Aa Olalu up (daruslall 84 ya 
belang day AL) darah pa Ailo IL UL 5 duo. engorg de gta yag 4 ALI Jen ber ya GA 1 Kid Tr Bg « 
Ag Og) mita JAN YP ena Any Oyen il Org J yeah WEI Jang dada Ol: GUI, € galeri Ag et La Jaa Vy . 


Dan di dalam kitab syarhus sunnah "Rasul melaknat orang yang duduk di tenga-tengah halagoh" 
ini ada dua takwilan : 
1. Pertama : Orang mendatangi halagohnya suatu kaum kemudian melangkahi leher mereka 
dan duduk di tengah-tengah kaum, dia tidak duduk di tempat dia sampai ke majlis. 
2. Kedua : Orang duduk di tengah-tengah halagoh maka dia menghalangi diantara wajah- 
wajah dan menutupi sebagian kaum dari sebagian yang lain maka mereka menderita 
kerugian sebabnya. 


MAA aja OS yag JII ea AK OI Aa Pama pia dadi pada GA pr! (leh Aly dia SAN 3 Gedang IE) 
35 grub 9 Aro . 


Al Turbusti berkata : " Yang dimaksud hadist adalah (wallohu a'lam) pelawak yang menempatkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4812 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dirinya ditempat yang hina agar menjadi bahan tertawaan diantara manusia, dan juga yang seperti 
pelawak yaitu sebagian dari orang-orang yang makan dari hasil sum'ah dan sihir." 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/712676855421792/ 


2976. ADAB TATA CARA MUSHOFAHAH | BERSALAMAN | 
PERTANYAAN : 

2 Muhsin Rock Ibrahim 

Assalaamu'alaykum wr.wb. Maaf pak, nyuwun ilmunya... Bagaimana cara bersalaman yang baik, 


apakah saat menggenggam tangan orang itu harus dengan genggaman lemah, sedang atau kuat / 
erat ? suwun 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Cara bersalaman yang lebih sempurna adalah dengan saling berpegang erat-erat dan 
bersentuhanya telapak tangan. Bersalaman dengan menggoyang-ngoyangkan tangan maka dosa- 
dosanya berguguran. 


YAY aa 

ANU GI BS 

DU Ody Opal Oi Ted ya PNY P1 Selain GAS Rena JUS GUI 1 CrASI Ale Aonihaki Rim Jo 
SPA Anil Oak Joel Ale AI ISI yah! Of dy Raka Lego oya Kail 3 Atas! 9 Jam IL O Giaa L0p3 ds 
(2 Us, 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Tata cara mushofahah (bersalaman) sebagaimana dalam 
Kitab Al Mausu'ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah 37/363-364: 


OS DI gilisly. tele HS gann AAS gakao Joni Kata OL Jae II G kndlakI ai UloT Kontak! Rnndlaki LS 

S3) 0 ea GIS 0,53 ot Ailkaki 3 Andi OTG ASIN Gin 9 Radidl Camdh € Soe ag pd Geli LSG Rea! Andal 

ASI Ont AS pb Je Oka AS edar Jatiy 0 CaR AS elo diah IS ola Upi ya JS Graha Ob 

Jua 

HSIL ISU maka Gal) 9 Pnb iban AKU 3 dala Jai SAI Gaal (Saat Y R07 sillimiLan LAS Of Joy eT Ka3y 
WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/714942991861845/ 


3066. HUKUM MENEPATI JANJI DENGAN UCAPAN 
INSYAA ALLAH 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4813 ) 


2 Opick Sa'dzanu Echon 

Assalamualaikum apa benar kata insya alloh itu sama dengan iya (pasti) misalnya si A diajak main 
kerumahnya si B, terus si A bilang insya Alloh mau tak mau si A ini harus menyanggupi ajakan nya 
si B ? tolong pencerahanya masyaikhi wa asatidz fi hadzal grufzzzzzz wasalamualaikum . 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam. Merupakan adab yang baik bagi muslimin, ketika akan mengerjakan sesuatu di 
masa yang akan datang dengan mengucapkan "Insya Allah", karena tidak seorang pun bisa 
mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. 


- Tafsir Ibnu Katsir 


(Oa la aya WAY Go coretan OT Cat Ji Cm ISL Way SN) AB ola OLI (23 y le WS Job Il ed BY, 
(24)) 

Att Il BUS oa Oh 6 Jadid! O dai ea le je Ia Lah II JP dala Aang Al Oak ya Al ya Sl | la 
OA OS IS OS PA Lag OA ay OS LA eng CGI Un aki pe — Jeng je — dl 


- Tafsir @urthuby Asbab nuzul ayat tersebut : 


Io Cart OT gg J3 Kei ISI Ula SS Al lay OP VI lag UUS Job Glee B Yy 3 dd | 345 22 
hai Ia ya MY 
Olla Ah Al oles ON) lag BUS Job Gl oh Yg dd: 
bae 1 Oa (S3 AAN ma ye agil Ore JUSU Sp de — pdl Ale — Ai — JW — AI Elo slab JB: SNI 
j3 dg JUS Siro dala SUS Gb CP Laga AS ad 0 an Oma USB ta A93 Seal Ilyb Sel 
je ita, DUS Gikag OT VP NIS AS Te Jail Gl og ya yet daa YEN ada 3 jay» dorjia Bo pall ola Ale 
CA el Oh SUS ai JB IS 4 LS OS Jaa dg 3 ob 1 JBL SP 3 pl KL Wi2 OS ge — Jana 
2 Ns deg irre OP UU Le seal Wis USU ul ye. 
PB lea Ta GA Ula OLI Kd RV 4 On Belt YI GAY ola G Gel A3) 1 Relasi J2 ASN 
OT YP gt 3 al all OP) Jis ON YP 5 ot 3 JURYI diaedy AU dani Ade ANSUI 3 dil eliy ON YY 1 Oi) . Cnadl 
Ai PAI Iya ya Ah ola OT YI wali 5 AI tete SIS ON NY salb Al sls Ol da. 

2 Ghufron Bkl 
Dalam hal di atas hukumnya sunah saja untuk memenuhi menurut mayoritas ulama', sedang 
menurut imam Malik hukumnya wajib untuk memenuhi bila adanya janji tersebut ada 


penyebabnya, dan menurut imam Tagiuddin Assubkiy dari kalangan Assyafi'iyah hukumnya wajib 
memenuhi : 


Jay Saklan IG An jb elijl Of de Iya (Anti) 263 G0. Alia! Gale Agak Ona PE CB peledak! pd 
SAS Cm Any DUA DI WIL J4 pelan! AT Aaley Saad AAL SAS 3 Ola JIVI dl BSI nd ly al Loatama 
PLN aya An eU Moyang Jen jan Lol Ld Uillaa any OS Oly el Keong UNS yg NAS MY TP 

O| Bakal ag Ol gas SUS ja LS Sedia. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(a81a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WALLOHU A'LAM . 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/760181894004621/ 

3082. HUKUM DAN PENGERTIAN SIFAT BOROS 
PERTANYAAN : 

2 Ummi Af-idah 

Assalamu'alaykum... afwan, mohon penjelasannya : 

1. Apa hukumnya bagi orang yang mempunyai sifat "Boros"? 


2. Sebatas apakah bisa di katakan orang itu seorang "Pemboros"? sebelumnya Af.idah ucapkan 
ribuan terima kasih... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Dalam surat al isra' ayat 29 : Allah ta'ala berfirman : 


8 K0 8 Io Ion 00 A2 202 00 2». MI . Ge Joe Len ..o... 
Dy gomoua Lagka Anis Jana IS Lebaras Yg Lis Jl Jalan Say Jami NY) 


"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit/kikir) dan jangan pula 
engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah/ terlalu berlebihan dalam memberi) nanti kamu 
menjadi tercela lagi menyesal." 


Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata : 
PS op mei 
Spa 032 LAU Jas 3 inn 3 oLaYL IT ls Jaka 


Allah ta'ala berfirman (dalam ayat tsb) memerintahkan untuk berbuat sedang sedang saja dalam 
kehidupan, mencela terhadap kekikiran dan mencegah dari terlalu berlebihan. 


Wadi beton Jani Y Login IS SUV cai (Lie Iban Ih JAV) 


(Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu) artinya adalah janganlah 
engkau menjadi orang yang pelit, kikir dan tidak memberikan sesuatu kepada seseorang. 


Pet Lagla Anda Slot” oya ST TA SU Ep Jar SBY Soe Yy SI (em JS Uelam Yy) 


(dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya) maksudnya dan janganlah kamu terlalu 
berlebihan dalam berinfag dengan memberikan diatas batas kemampuanmu dan mengeluarkan 
lebih banyak daripada pemasukanmu, maka bisa menyebabkan engkau tercela lagi menyesal. 


ma OS ARA 5 gi DG Kuah IBU By Bap Lelang Gang Lis O yiatinagy Li pada 3 ml Layla Lagha CLS OJ Aas 


Jika engkau pelit maka engkau akan tercela, orang orang mencelamu dan tidak 
membutuhkanmujika engkau terlalu berlebihan dalam memberi diatas batas kemampuanmu 
maka engkau akan menjadi tidak punya apa apa untuk kau infakkan dan engkau menjadi seperti 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4815 | 


al hasiir (al chasir adalah hewan yang sudah tidak mampu lagi untuk berjalan dia sudah lemas 
dan tidak mampu ) maksudnya adalah menyesal. 


Bg K3 ca CP cas 2933 cg uts opal SD pall g Je ba LAI ol &YI SID pad IIA 


Seperti inilah Ibnu Abbas, Al Hasan, @otadah , Ibnu Juraij , Ibnu Zaid dan yang lainnya menafsiri 
ayat ini dengan pelit dan terlalu berlebihan. 


Surat al isra' ayat 26 -27 : 

| P3 pai Jl Sala amal . Ng aan 5 IN, 
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 
orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros 


8 30 Io 3 200 Ip A9. ge. 330 @ 
bgi Olesi OS nbolesd OI gas IS ea yekadi Ol 


Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
sangat ingkar kepada Tuhannya. 


Penjelasan dalam tafsir al gurtubi : 


Iri Al yaei BAL ag Gi yag 2 ola ed AI Ly An ag Ole jas de IS Ol yeddl 3 Ala GA ja 1 SI 
Odia Of Ade AL V9 LAN AA ii Gde Paby Clan sed Ela ga dil yag. yak Oaala WEI Il PI 
pal agke See SI VI Os . 


Masalah yang ke 3 : Barang siapa yang membelanjakan hartanya dalam kesenangan yang 
melebihi kadar kebutuhannya serta menggunakan harta tsb dgn tujuan menghabiskan maka dia 
termasuk orang yang boros. Barang siapa yang membelanjakan keuntungan hartanya untuk 
kesenangan dan menyimpan modalnya maka tidak termasuk pemboros. Barang siapa yang 
membelanjakan hartanya satu dirham dalam keharaman maka termasuk pemboros, dan 
seseorang dilarang untuk membelanjakan dirhamnya dalam hal keharaman tetapi tidak dilarang 
menggunakan dirhamnya untuk membelanjakan dalam kesenangan kecuali jika dikhawatirkan 
sampai habis dirhamnya. Wallohu a'lam. 


? Ibnu Al-Ihsany 
Disebutkan dalam Kitab lanah Ath-Thalibin juz 2, hal. 157 asy-syamilah : 
IM 3 S mali bh 
Sarof (boros) yaitu melampaui (melewati) batas 
HS 4S SO IWAI 909 md Aru 39 Jkuo 


Dalam hal nafagah, (sarof) disebut dengan tabdzir yaitu menginfagkan (mengalokasikan harta) 
pada hal yang tidak benar (hag) 


UI J3 Olg Renana 3 GA DO mdb 


Musrif (orang yang boros) yaitu orang yang berinfag dalam kemaksiatan meskipun 
penginfagkannya sedikit. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4816 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bit Ola Anal 3 GAN one) 
Ghoiru musrif (orang yang tidak boros) adalah orang yang berinfag dalam ketaatan meskipun 
berlebihan. 


SARI AKG Bora Lily Blah IMA G ad $ Lapis AI ab) orkes al JB 


Abdullah bin Abbas rodliyallohu anhuma berkata : tidak ada isrof (boros) dalam hal yang halal, 
sarof (boros) hanya ada pada perbuatan ma'shiat. 


Al-Hasan bin Sahl berkata : tidak ada sarof (boros) dalam kebaikan sebagaimana tidak ada 
kebaikan dalam sarof (boros). 
D pal Jas Y IMB $ Goal Oluin JB, 
Sufyan ats-tauri berkata : perkara hala tidak memuat sarof (boros). 
ISP adlly  Iles dp SG & onta na Kind $ JB 4 H3 La $ dl Mn) Ot Gagal AS or aa aya 3 MAN Uas J4 
MY Ik do had Iis 
Abdul Malik bin Marwan berkata Umar bin Abdul Aziz ketika menikahkannya dengan putrinya : apa 


nafagahmu ?, Um Abdul Aziz menjawab : kebaikan di antara dua keburukan, kemudian 
membacakan firman Allah ta'ala : 


AVI byk Da Jah d Sal IS adl 
- Asy-Ayarhu Al-Kabir li Ar-Rofi'i juz 10, hal. 283-284. asy-syamilah. 


IIMS aog Lan OK Y OT JW DLP yag 4 Ula dg Satin La Clara SR YO AI GE ya SAI 
SB pdl Bye Y US pb 3 Bjn Yg pts Gd Ugal Lag Gay Aorlakl elag SME Lb LEMAI 3 pl d ypr3 

| Nania pda La ag MUSI 2,2 lg alan yed og ada 3 BY Gin yag al BP soal Ol KAS Ul mill Ya 
ban gang SL 

ba Pali BUY NAS id Ueay S3 lala 3 aU dl Ilarek ji padi 3 Sh JW pam) 

JBg Bola) pai 4 SUSUN KLog AYI JUS Ladki Led O S4 Ja ALL LABA Gala Y II Kamil Lamb YI JI n0g 

& Wati SUSU el ya JSI BALI OS Jamal 3 JIN NAS) cd Jay girl Ala JW 0 Y t0, AI 
SUS ab Lag yh 

Dai G3 BSYI Oam Geet Ole ina Ali Lo le pie ALL, 


Secara global, tabdzir menurut mayoritas ashab yaitu terbatas pada penyia-nyiaan (harta) dan 
mengalokasikan pada hal-hal yang diharamkan. Wallohu a'lam 


- Ihya' Ulumiddin juz 3, hal. 57 asy-syamilah : 
ca Joag D9 La ui Sg0m0 HIS el jl All 99 HSNI 98 buwall 8 UIbal ul ade Ju S3 


Jabal B9p 158 Ualloall 29 » brwusll JS lebuwi Yg slice Gd dglao clay Jas3 Yg $ cdles JlB9 « Lolgi 
Kal! 198 J9 £ ad mall Lay Y Gl 198 jai Yg Lgg yailg IgkKg 4 alas JB sgondlg & Jl gs Jisis 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4817 ) 


labugi 23011 s5 Cs lgbuugl 5901 s5 4 alug ale dl sluo JB9 « api slan) J8SII ade ea : 
blom ul 3d9 rts3g saw Fang « uamo Al Sc Ly Sao Al9 3 yo yA Lam 3 iga As | 
saja sada ala as lal wo VI ola dil JB Jl Id 5192 0g Ulil do day Alogio 
X9 Jloll ll bitilo 0954 Y «SI lagi low U3S Ul call bb aiag « Lal 55195 yo Luh sdg « Luall 
Ol la 4 NI dl ll 9 220 INI ale Lon Ubi « Sluol ade Yg Biltil ale Lau 3S 
Bls. aura yang 2 gia ol ol Ju JG mellapI Gl Calill d9 m0 Iu! MIC yana 
Jobs ob JI 6 bgl 05 cola 2 sal uasosi as cus lo Lulo Lil 9 ch 


? Nisa UI Aana 
Tafsir At Tabary surat Al furgon ayat 67 : 


200... 


"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) 
kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. " 


0-0 


aa SU Ina mem JUS ENI Led SI La «ayal lia Al Lala dat 9 jo dat, Sl 
Di kaan abu Adi 
Para ahli ta'wil berbeda pebdapat mengenai pembelanjaan yang dimaksud oleh Allah dalam 


tempat ini, apa yang dimaksud dengan berlebihan/ boros dan apa yang dimaksud dengan kikir. 
Sebagian ulama' berkata " boros adalah pembelanjaan apa saja dalam kemaksiatan kepada Allah 


2s) adl 8 3 bea SI NA Ona dbs 
Ulama' yang lainnya berkata " boros adalah pembelanjaan melebihi batasnya." 
Fa aa Ii Ju yaa Sai Ona den 
Ulama' yang lainnya berkata " boros adalah engkau memakan harta selainmu tanpa hak." 
An Ten Ugal Kia Gb alis Gd KEK 3 Ana: JB aa Jp SIB ep Aa jan AJB 


3 ts SD PA Ati Ten sai 


Abu Ja'far berkata " yang benar dari pendapat tersebut adalah pendapat orang yang mengatakan 
bahwa boros dalam pembelanjaan yang di maksud oleh Allah dalam tempat ini adalah 
pembelanjaan yang melebihi batas sampai di atas yang di perbolehkan oleh Allah bagi 
hambanya." 


9. - 2.9. - 90. 2.9. 0. S3 Mn 20. - 0... - 20 3383 30- #- 0 22 0050 MN 2. 9 
Aesall y ymilkadl y Dira Una ya eh JS pogia MUS pai Jd SU din By pra Am oa DI Jas: Ji JB ob 
5 Ta BA BRA Ti DIANA ALOR IA Lea PA) LAN Fi 0.1 9 Pn Mn San AD NA WB ne Dipa 
ce SJ pi SS ba La ya SUS Alap Of ad Ulin SUS ega pi JS Sh ASI Jagat 0G CMS pe3 Al dls, 

dan , ban BAD oo. MD AB DA aaa de SNI OMA MASA Ga 2 AN tata “Ga 
B padi oya Wis 5 dat A sloly Any Rollb Alit oli Egg 6 diy Sialan La gal B3 global « 


Jika ada yang mengucapkan " apakah itu ada batasan yang bisa diketahui yang engkau jelaskan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4818 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepsda kami ?" dikatakan : " iya, dan ini bisa di pahami dalam setiap sesuatu misalnya dari 
makanan, minuman, pakaian, shodagoh , amal amal kebaikan dan selainnya. Kami tidak suka 
memperpanjang kitab dengan menyebutkan setiap bagian tsb secara terperinci, tetapi secara 
global hal tu sebagaimana yang saya jelaskan, misalnya seorang yang makan sampai melebihi 
kenyang bahkan sampai melemahkan tubuhnya , merusak kekuatannya dan menyibukkannya dari 
taat kepada Rabnya serta menjalankan kewajiban kewajibannya maka ini termasuk boros. 


BI ja AT 0 da DP Da SEN, mm Ja peron) 4 ya Al Alai Kie dak Jam HN ET UG 
#8 a- na DRA - . 0. 0 9 0 an “ Ta - Pend 5 4 0 Da ee an Haa a Me Den .. Ia. 
AB Ae Ga DU tpg ya WAS Jae Anil ina GP TI WI Cp padi Aly Ab Las pi La cuy Bole Seal L 
Saka Anam Leg Keanngaal WA yang AP SU Je Le" HS 4 kalang le jang SUS jang Jaa alay ala" 

Was ya Lala AN ee oa WU5 Ka) Maa Wa ee ot AA Kas ane Je dl aa Oh" Do. 
Adapun memakai pakaian untuk keindahan bukan pakaian sehari hari, yang digunakan ketika 
berkumpul bersama orang orang , menghadiri perayaan, pertemuan dan hari hari raya ,atau 
memakan makanan yang menguatkan utk ibadah kepad Rabnya dari makanan yang bisa 
menghilangkan rasa lapar maka ini tidaklah disebut boros bahkan inilah yang sederhana. Karena 
Nabi shollallohu alaihi wasallam telah memerintahkan sebagian hal tersebut dan mendorong 
sebagian yang lain misalnya sabda Nabi " Tiada mengapa bagi salah seorang dari kalian jika 
mempunyai dua buah baju, satu baju utk kesehariannya dan satu baju utk hari jum'at dan hari 
rayanya." dan sabda Nabi " ketika Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba suatu 


nikmat maka Allah suka melihat bekasnya pada hamba-Nya." dan hadis-hadis yang semisal yang 
telah kami jelaskan pada tempatnya. Wallohu a'lam 


2 Ghufron Bkl 
Haram hukumnya jika didalamnya ada nilai tabdzir maal (menyia-nyiakan harta benda) 
962 sledid! AS (ab Le 3 ai aa Ja asal) — Ily 
Yoni Jap dil SIN ANIS dark LAS dijaman pb 3 JUN no (de Oil ia Ball gay aki uya (AU ll 3) 
Leste Ope US roda OP 3 Sar) SU AI JB — Steel Le Y Yerle Bulat adi 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/738993632790114/ 


3099. HUKUM BERDESAKAN DENGAN NON MAHROM DI 
ANGKUTAN UMUM 
PERTANYAAN : 


2 Adi Sandis Si Kambrat 
Asssalamu'alaikum. Aku mau nanya gimana hukumnya laki laki dan perempuan bercampur dan 
berdesak-desakan dalam bis yang penumpangnya full ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, menurut keterangan yang ada dalam kitab Al Majmu' kalau 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (4819 ) 


tidak terjadi kholwat tidak harom, sedangkan menurut keterangan yang ada dalam kitab Is'adur 
Rofig berdesakkan / ihthilath hukumnya harom walaupun tidak kholwat. 


2 elag an JUI Ie pl omi paid al JA Abg 3 Anie Gaji SB or sell ALS PLN pall B3 
alot sekouana 3 elang dal AI lap AI Jyary Lilot rlnas GS slimdll Ol Aedankiaahl Aonnsali Lyon Cat AS) jer Anal 
Jera YA oi Pl yi MAL padi GAJI Sal Sg AN LL Oma Bale SU II Ie JL sll SeNkeel OY, le 
ve M3 de SR U Oleyadl Hola Iler jl SNnel Ol yank! Al Kla pall gadi ya Mile) 1 Anas La ALI 
Dl Roni! ri dua. 


2 Mas Hamzah 

Termasuk dosa besar adalah kholwat / bersepi nya seorang perempuan dengan seorang lelaki 
yang bukan mahrom. Menurut As Syaikhoni (imam Nawawi dan Rofi') bahwa mugoddimah zina 
(termasuk berdesakan / berhimpitan bahu dgn perempuan ) itu tidaklah termasuk dosa besar, dan 
hal ini dimaksudkan jika tidak adanya syahwat dan khawatir fitnah, jika ada syahwat dan khawatir 
fitnah maka termasuk dosa besar. 


Dalilnya adalah hadis Nabi : "Jauhilah oleh kalian akan khalwat dengan para perempuan! Demi 
Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya! Tidaklah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang 
perempuan, melainkan pasti masuklah setan (ke tengah- tengah) antara mereka berdua. Dan 
sungguh bahwa seorang lelaki berhimpitan dengan seekor babi yang berlumuran lumpur atau 
lumpur hitam berbau busuk itu lebih baik baginya daripada bahunya berhimpitan dengan bahu 
seorang perempuan yang tidak halal baginya." 


- kitab Is'adur Rofig juz 2 halaman 125 : 
(ll) INA Aake Ady PLS oya yag 2 Peta I 3 Jigna ma PS Lagun GS D Ob Aasior VI Bel AG 3 SL Uging 
dar Wala Ki Tong mania Lagian Oa Yo YAN 9 on So La yo Gei SA  peldik Salad 9 £SUI 
NG pa " 3-8 Aa an Taat KI Ane ia Eagle Me NBA Tea 
ya Kemang UJI Taka UNA pb Ole! dala 1 pr AI UE Ol Il Ja Y il i0 AS pnya Ol ya dy jitu 
Uaorg ISI La de JIN Anil Spy 2gb! Sad ISI La dl lia Ja adil KT)» BUSUI 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/764605620228915/ 


3167. HUKUM BERSIUL 
PERTANYAAN : 


? Zeilcum As Saktafy 
Assalamualaikum, sebenarnya hukum bersiul itu bagaimana sih ? 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Al-Imam @urtuby dalam tafsir-Nya Al-Jamiu Li Ahkamil 
Gur'an, pd AS Al-Anfal: 35, menjelaskan tentang bersiul adalah amalan orang-orang Jahiliyah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4820 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


VISI li log Old! 199939 doroig slSo NI Cuull Nic gi LD US log 


Tidaklah shalat (ibadah) mereka (kaum musyrik) di sekitar Baitullah itu, kecuali hanyalah siulan 
dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". (AS Al Anfal 35). 


Al-Muka', yang dimaksut pada kalimat diatas adalah suara siulan, berikut komentar Al-@urtuby : 


dam ding Aris tuo Il 3Soy Ko ! Jliy - algillg cKullg elsilly le JI culgu5I yaLao den le #Kallg 
v3 yul Jilb 989 sll any 0,51 Hd ag3 seSIS0 Arang AISI dyrdiig pull Rity sol sulall yo Egi 
sll 


? Mas Hamzah 
Bersiul hukumnya makruh, sumber kitab Adabus Syar'iyyah Ibnu Muflih 


dniwailg miwall 0, Adil aan, sol Mc Full JB. 


Syeh Abdul Gadir -semoga Allah merahmatinya- berkata : 
bertepuk tangan ". Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/716788481677296/ 


3183. USWATUN HASANAH PADA NABI SHOLLALLOHU 
ALAIHI WASALLAM 
PERTANYAAN : 


makruh hukumnya bersiul dan 


2» Mufti 

Assalamu'alaikum. Mau tanya para asatid wal asaatidah. . Sifat apa saja yang harus gita tiru 
berdasarkan ayat "la god kaana lakum fii Rasulillahi uswatun khasanah", terimakasih 
wassalamu'alaikum warohmatulloh. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 


sal Iselg cAlgalg Ols3lg Jlgsl 198 sakug Gale AI gluo Al Ian pall 93 1S Jual day SI NI os 
JB Isglo “Sirdlog Gibul 99 W ylc09 0 200 59 plug We AI ala lb sb Lali Wleig Sol 
SI Ain dal AJI Iga 88 SI US SE) PSI aga Ad ol 9 Ly Jong II JI 59 19 Ai ya les 
dug Gale Al duo dilosu pimwlig V susi Ne 


Ayat ini menjadi pokok yang utama dalam seruan mensuri tauladani Rosulillah SAW baik dalam 
ucapan,pekerjaan dan tingkah laku beliau.Dan karena ayat ini Allah menyeru sekalian manusia 
untuk mencontoh rosul dalam kesabarannya juga perjuangan beliau yang tak kenal lelah dan 
pantang menyerah dalam misi Li ia. i Kalimatillah 


| GBI op 
vol ) Aib 0 3 Okilly Jlsall 99 Asli ( dino ) lg0n23 Bag S3 £ igawl WI Jgwao 08 AI US al) 
Pes yaa yo Wsy | Lai AJI 553 SNI asal ) Alay (ll ga 4 US ) ASI yo Jis. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4821 | 


gaby 

SI Jb 5g Cailsiol Lois Sd dina gal UU Iga 48 KI US Si P Holi Ag3 INI Hulu A3 
dg Yg asal all 2353 0 Al co Bond Asas Ig Caps plug le Al au gaill wd B3 SI JS 
dal! sball uc al g lagu9 R05JI 9 uli lodg Owl usul dog wu" S gaul" mo 139 Sal 
dulg Cu 9 Tom Kali sel Ca9S9 Ola CLS yw Hail : Santi 93 8 yo Hole mall 9d os 
Sya « Ulu 3 Sic S9)9 H0wl9 cal Ro-ll9 .ulidl plg mall Dow dl 9 dgwUlg : S dal J9 
ab sda still 93 3 1 JB fino dal AU Jay 9 KI US SY 200 pl US BIL LC umi os el sc 
A93 ia Iga NI ASI Ag ella 5 Ulas Lp is Yo 1 JB9 Son S4 gal Kuas 0,53 talug le 
NS Siy9 Ula R3 MU Sxitu3 0 Ssi SI #4 suwlis lo dgw V9 dgasll iga Dl (gaul ) li 
luiso Lulo VI LL Jo (iku Els9 (dos doc Jid9 Mae) OS 9 (AGS Tt 383 (lgi Raos. 
Esa ag ale Al Loduo Al Jgawo dl Va JB Am yul 52 elllo oz wil 03 Sl, LS 
suug gal 53 H1 US plug Ale AJI Kalun All Jaw, BB 125 25 uc lugku uc lisd 3 

Kr Pa an aan nine ai lol mag le All das J9 UE Cm 1 A3 Jlbg S0 jill 


Ayat ini diturunkan sebagai celaan terhadap orang-orang yang tidak mengikuti perang tanpa 
udzur, mereka (yang tidak ikut perang) seharusnya mencontoh rosul betapa beliau menyerahkan 
jiwa raganya demi tegaknya agama Allah dan keluar untuk menyongsong perang 
khondak.Diriwayatkan dari anas bin malik dari abi tholhah : Kami mengadu kepada Rosul tentang 
rasa lapar,dan kami menyingkap pakaian kami agar rosul tahu,karena lapar ini kami telah 
mengganjal perut kami dengan satu batu,kemudian Rosul menyingkap pakaiannya dan di dapati 
bahwa rosul telah mengganjal perutnya dengan dua batu. 


- Tafsir Thobary : 


99 Sisroll 0 Suuc 9 alus le All alas Al Jom) US ilSial dll yo Ulic 3 9 "TAP Sal Hug gtu 
ba ul (dir doa Jl Jowo 59 II 4 US sll) dili Jb add Jaa «4 sio gal, 
dis Iga Ng 


Dalam Tafsir Thobary diterangkan,dalam asbab nuzulnya ayat ini seruan bagi mereka yang tidak 
ikut perang,untuk selalu mentauladani Rosul dalam segala hal dan jangan memisahkan diri dari 
Rosul. Tentu ini seruan pula bagi muslimin muslimat pada umumnya agar senantiasa mensuri 
tauladani Rosul dalam segala hal. Wallahul MUwaafig 


2 Mas Hamzah 
Yang perlu ditiru adalah ucapan ucapan, pekerjaan, tingkah laku serta tabi'at beliau shollallohu 
alaihi wasallam. Lihat Tafsir ibnu katsir : 


Ia AU 3833 5S gala Al S7 G6 Gal Ts Batal Al Jana 9 KI 5 5 
sol Iaeda 3 Ulgalg Jlaslg Ulil 93 alug le Al codao Ul Igas 4 pasti 49 1S Juol du III WNI 258 
oulbuls bolang tkolsag dvloog dio 8 « Laga a31 lg Ale All mo walk pall voli 


4 ass NG : EN Gen aa Jan Ge SK an ola sara aka bls edan 
(Lx dll S5 SAI agallg Al a54 US ya ) : JB selo $ Alilady piwwbig . 


Dalam tafsir Al-gurtuby yang perlu ditiru menurut Ibnu Umar adalah laparnya Nabi shollallohu 
alaihi wasallam. Sedangkan menururt imam gurtuby yang perlu diikuti adalah semua af'al dan 
achwalnya Nabi shollallohu alaihi wasallam seperti sabar, syukur, dan ridho . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4822 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dir Baal ABI Jay 49 SI US Si) 200 ul ye BIL US umi 3 ella 0 Sad Ulun v4 Lie S9)9 
lo US lu Lp dis Ay ka 1 J9 Sami Sy gul ball 53 5 lg Aule il Lan ll 33 93 : JB 
| Nai Octa Dar WA ala. 
alas Run 93 4 SIS . Ay Sai SI 14 sulis lo BgwNlg - #gxdl dam (Bguul ) : oles d3 : dulu 
XI Ab lg « Aiby Elb9 «505 doc Sid « ducb) WS9 £ Agag gi SAI, Jl R05 H9 US yg 

Pane ea ba 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/777611408928336/ 


3192. HUKUM MELAKNAT ORANG KAFIR 
PERTANYAAN : 


2 Nur Hasyim S Anam II 

Saya pernah dengar keterangan bahwa melaknat orang yang secara nash belum pasti terlaknat 
hukumnya haram. Bagaimana hukumnya mengatakan: Khomeini Laknatullah? Obama 
Laknatullah? Seandainya orang-orang tersebut kemudian wafat husnul khotimah, apakah 
perkataan laknat itu tidak dikembalikan kepada yang mengatakan? 
mohon. bantuannya sambil cari referensi. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Haramnya melaknat adalah jika laknat tersbut ditujukan kepada orang tertentu maka tidak boleh 
melaknatnya walaupun ia adalah orang fasig seperti yazid bin mu'awiyah ataupun melaknat kafir 
dzimi yang hidup ataupun mati yang mana tidak di ketahui apakah ia mati dalam keadaan kafir 
atau sudah masuk islam karena ada kemungkinan ia mati dalam keadaan sudah masuk agama 

islam. 

2 5 51 84 ul 83 ybs H3 Jl sll 
"Lelga H8 USAI sll laugi Ad « lego elowll lol Hi « slawi sll dini Was lu ya Isl adl Ul 
adl usa) Ng «Nai dll US UB «un SU al w2a) Leluo 55 al 158 4 Nlosig Los SS Ai « Leiga 
ygly gal olg, " Lb . 
JB Ul sll 
alas ala Luo gl La Los! dagleo 4 MS law US gg did 921 39 Lusal US Ul yel doll Joo ul Ai 
mwb Bis Gil Jlais1 yaSII lc digo 


“Jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit, dan tertutuplah pintu- 
pintu langit. Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi, namun pintu-pintu bumi telah tertutup. 
Laknat itu kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri, jika tidak mendapatkan tempat berlabuh, dia 
akan menghampiri orang yang dilaknat, jika layak dilaknat. Namun jika tidak, maka laknat itu akan 
kembali kepada orang yang melaknat.”. (HR. Abu Daud ). 


2 Nur Hasyim S Anam II 

Apakah boleh melaknat orang kafir yang belum meninggal dunia ? Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah 
dan Hanabilah bahwa hukumnya tidak boleh melaknatnya karena keadaan meninggalnya kafir 
tersebut belum diketahui, mereka berkata : " terkadang orang kafir ini bisa masuk islam maka 
meninggal dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4823 


| Sandi SSI ud 2924 Ja 
SILSII sd pl Lor, 1 1989 « aksi Y BBgll Sic dls LN Am 320 Y il adl dblndlg de3kudl dapil La 
WS Ul aus bio V0 


2 Mazz Rofii 

Melaknat seorang kafir yang masih hidup dengan cara menentukn nama nya itu tidak boleh / 
haram..krena kadang-kadang orang kafir juga husnul khotimah mati islam, tetapi kalau secara 
umum tidak menentukan satu persatu seperti kepada semua orang kafir maka boleh-ini adalah 
ringkas arti ibarot 


Sgball diyooll 4 235 waluell (10: 192)( Jiwg )oud5 AU aic letig 4 lac 48 suSI yo Lyra yel 
Undall alas JB 93 sewall dio le ln3 wire Tual Ad A9 wal yodall »6Sal 


(SBB) dg ul Liro yel Undall AbIS SSI dio yd doll Nimasdl el) kuall ala Jb cal III sal 
all SS Ji al Ulsndl JS Kamus SS Ul all ueius dal slUN9 ye all hg y£ 3s 
SENI yo usil dinoy Ona ye All wllei gag ASI Gudllgicallo 3924 yel Kuoiall bdsl3y yo 059 
okick Kol ac gan did dil de La Fimillyicoially gl Inogl yASNI 355 va dl dag 
Asslla dala LASIg Jl Ho lg dolallg LJNSIG lolg ce LAS dusy UB US Ls Al yu lillo NI 
ol ale dl go ale ASI yaulS ell3g yaS Al Kigaaly ade SESI ls US LS 99 Jill BY log) aku 
Cagas3 L yo Sie Alil adlas HKI S5y MV gslo Iasuo 159 jo NG ji AKU 93 Jill 


diy ddgom0 3d Ri diy ob dixom0 Gs aisg duga (4/ 447)uc ul slop sud) All dl ic dl JB 
An ae na 
dial adl slawi )) WB dl 8 Ul du dell Sc d)910 sega oa AI peMal UI cowo 
Ugooo ade lopalgh lo al Le9 201 snsd (| Gieid Olga slawi Lego ) ) lebud (£ Ai bugi ) ) SI Jas 
(Kol yoo Gilas Lealgal Leigo S3 )) Sd (( Luar Alasg )) v0 elggdl (( 6 AI s5 Ela | ) 
ls 0 Ldi09 Disaog (( Le2))) Asi (1 dl SI ud) ) sll Jgstol SI ol Uggall (( Ul US dl 
Val) ) slblb dlsedlg salsig sal (( A9 Lea) ol LebB )) Jas dots « NN ea 
vol JS yo dos) Jl Wei « UB Goiiwl gesol ulc kol Ubi 9d dis V9 Klaim M3 HS 
sela arnad Ao 33 « ul oo 9 Gor elo legi Yo wan Hull ws selai II sal pam JUNI Jo 
up saoill Ai 33 Uli KudiS pa 93 Hb sayo ole bui leg dual Alda NE as jl dm cl 
US Jo 98 d3 Asal al LSI (a33 Id Lupa dal dll « Ulil ol Y us sentu Ja Leldi ) Jl 
yg aula ary Slibiisal 39 Lai 2011 


Ringkas arti ibarot.....orang yang berhak menerima laknat dari Alloh ...sebaik nya bagi kita jangan 
sampai melaknat nya ..(mengatakan La'natulloh kepadanya ) karena mungkin sekali laknat itu 
kembali pada yang berucap sendri. 


2 Ghufron Bkl 
Melaknat orang kafir secara perorangan menurut imam Ibnu Al 'Arobiy hukumnya boleh : 


dls 53 am 321 Y Ol Ol Udi! 93 Ahlinllg riludlg dki UB$ SES Ls US US caroll II lol 
IS WA Ul Holan Api 9d lg ASI ale dal dual GNI $$ les dil b 3 389 aka Y HL uc 
339. BSI Ig Ab Aiu lo Sri Y UNg » £ vamosl cwlillg SPlallg dil ml ngale elilal JS abg Lgilog 
Je gasal SKIN yel 39x Ail dana Sic Jo 1999 4 Ala yo wu Lal Ja3 sdg Alli Sic ala, 
lsg abs slgnlg JS HW : gu el cal. 


Adapun orang kafir tertentu maka jika masih hidup menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliah 
tidak boleh melaknatnya karena keadaan kafir itu ketika wafat belum diketahui, sedangkan Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4822 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mensyaratkan dalam mutlaknya melaknat orang yang telah meninggal dalam keadaan kafir 
sebagaimana firman Allah : 


"Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat 
laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. " (AS. Al-Bagarah: 161) 


Dan karena kita tidak mengertahui apa akhir hidup dari orang kafir ini, sedangkan menurut satu 
riwayat dari kalangan Hanabilah yaitu pendapatnya Ibnul Arobi dari Malikiyah, dan menurut satu 
pendapat menururt Syafi'iyah bahwa boleh hukumnya meaknat orang kafir tertentu. 


Ibnul Arobi berkata : "alasan boleh melaknat adalah karena dhohir keadaannya si kafir dan karena 
boleh membunuh dan memerangi si kafir.". Wallohu a'lam. 


2 Hariz Jaya 


Anas lis sa Sau alas:aleail s5 alkes Jb aset asal osn cal eks 


JISI8 Nlordug lugu SSB Ai Lg395 Lgal gal les8 KA) NI JI Laugi pi Lgi9 low Ulgal le clodi dl Gelll 
(bal gal 219) lali dl cam MG NT el US UB yel SI all Kura) Eluo sai 


Dari Ummu Darda' berkata aku mendengar Abu Darda' berkata , Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam bersabda : Jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit, 
dan tertutuplah pintu-pintu langit. Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi, namun pintu-pintu 
bumi telah tertutup. Laknat itu kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri, jika tidak mendapatkan 
tempat berlabuh, dia akan menghampiri orang yang dilaknat, jika layak dilaknat. Namun jika tidak, 
maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat.”. (HR. Abu Daud ). 


» Sunde Pati 


call asle clsl (3/ 123) 

X url ul Cas // dolill gg eldgis Yg elit 913 N Ola Ul aku 9 Ale Al sluo dl Jaw, JB 
Je) 20 su Jar US yail JB3 // lb pall agul Cup 0 pkn Any doll p9y slagti Ng laki Uas 
Jang ale limo jai Y AU Mc Lalu 9 Ale dl Lala Ji 0100 se 4 ole aku 9 Ulc Al ala Al 
Ae Me 
yalall ye byls Gali Ade LI slls JB // Sg Sliua kal yul al Asal Ugal s3 MC Uso wi 
ob lala ASI gas Ja 9 20 UI cp m5 nas ai up alel Yo ct clha ls dl cp dl 
le A3 AN Las dini 9d Ubi € ul il Ah Ra ul Kottg II leg soal ade dl id Jai 

dll taka All Iga, le Rllug oles dil ye ule gu Y cg sg Usalall aul Hub J3 3 50 dll 
ale dil asli ISI alus 9 le 


Snogll all INI Lil 10 SO basl3 JS y3 yallg Gdllg deal KI SB yel Anita Ula 
Soga! de Al dial WgiS dio yasi Ios sell All diwallg scan ey SSII All dial slIgiS ac 
Sils d3 J9 JI HSI9 dalallg BU JT de gl LAS lg 039 dsaidl HIS9 yugsall9 S Loli 
gali Ain Ring Ul aer ogilo bad AB 3 y Ag indole deru 00 UN las dcrivoll Ilogl ya 9 LSI9 
Is89 pall um el Jati Alor dua leo Kesiuu el 


ol ud Juatully exiuo gl Sm sl 3S sdg dil del ay3 elIsIS las A3 Id 9 yana! oa) cell HUI 
Isilo XD Ul Ud BUY Ul al Jas gala ll ind Uso UgiS il 392 Le Mi Cu La JS 
J3 Ab Iig9 lin Soraya 909 UJI al 3 eUgiS Lilo 4 Ausu Las lola lou ld Icg ASIN ale 
bogo W 3S) Soy ASI all ic bio W90d aluu Lv, VI 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4825 | 


2 Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 

Lihat Is'adur Rofig juz 2 hal 84 : Haram melaknat orang yang belum diyagini kekafiranya walaupun 
ia adalah orang fasig seperti yazid bin mu'awiyah ataupun melaknat kafir dzimi yang hidup 
ataupun mati yang mana tidak diketahui apakah ia mati dalam keadaan kafir atau sudah masuk 
islam karena ada kemungkinan ia mati dalam keadaan sudah masuk agama islam.kalau sudah 
diyagini ia mati diam keadaan kafir seperti firraun, abu jahal, abu lahab maka boleh 
melaknatnya.boleh melaknat orang yang pendusta atau dzolim. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/777125418976935/ 


3196. FENOMENA KATA PAMALI 
PERTANYAAN : 


2 Gazo El-khoery 

Assalamu'alaikum . . . Punten akang eteh,saya minta bantuan dan penjelasan tentang pamali 

(kata orang tua dulu)! Seperti : 

1. Kata orang tua jangan diam di pintu atau duduk di pintu pamali !. 

2. Jangan mengkaput atau menenun baju sambil dipakai pamali ! Nah sebenarnya definisi pamali 
itu apa? Mohon bantuan dan penjelasannya akang eteh! 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam. "Pamali" adalah kalimat yang diucapkan seseorang dan menjadi adat 
dibeberapa tempat seperti sunda. Kata "pamali" mengandung arti : Tidak boleh, larangan atau 
pantangan. 


Jika kita perhatikan dan kita kaji,ternyata kata "pamali" adalah cara penyampaian larangan dari 
para ulama di daerah-daerah tertentu kepada umat dimasanya,yang kebanyakan masih sangat 
awam dan belum mengerti hukum-hukum agama disamping masih melekat pengaruh agama yang 
mereka anut sebelumnya. 


Kemudian kata "pamali" diucapkan atau katakan, terutama orang tua kita dalam menyampaikan 
larangan atau hal yang tidak boleh dikerjakan, baik larangan yang menjadi domain nya agama 
ataupun adat setempat. 


CONTOH "PAMALI" DALAM DOMAIN AGAMA. 


- Pamali yang mengandung larangan haram atau dosa besar,seperti melawan orang tua,atau 
saling mengejek DII (ada nash gur'an dan haditsnya 

- Pamali yang merupakan bentuk larangan yang berakibat tidak baik pelakunya,seperti banyak hal 
yang tertulis dalam kitab "Ta'limul Muta'alim"-Syeikh Zarnuji. Banyak larangan disana yang 
berdasarkan nash hadits atau goul ulama. 


CONTOH PAMALI DALAM ADAT 


Seperti wanita hamil,jika akan atau sedang melaksanakan suatu pekerjaan,tidak boleh ditunda 
atau diselang dgn pekerjaan lain. Atau seperti ada larangan duduk di pintu (jika diperhatikan, 
secara logika ketika ada yang duduk dipintu,itu akan menyulitkan orang lain yang akan lewat).Ada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4826 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lagi tidak boleh makan sesaat sblm maghrib,atau makan saat turun hujan,meniup lampullilin (ada 
di ta'limul muta'alim) Dan banyak lagi 


Kesimpulan.sebagai seorang muslim,seyogyanya tidak lantas menganggap tahayul terhadap 
orang yang mengucapkan "pamali",karena banyak kata "pamali" yang di ucapkan sebagai ganti 
dari hal-hal yang dilarang agama. Dan apapun domainnya,baik agama maupun adat kata "pamali" 
dimaksudkan mencegah seseorang yang akan melakukan agar terhindar dari akibat buruk sebab 
melakukannya baik di dunia maupun akhirat.Khusus dengan yang berkaitan dengan adat,kita juga 
harus arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Wallahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/775535132469297/ 

3198. HAL-HAL YANG MEMBUAT HAFAL DAN MUDAH 
LUPA 

PERTANYAAN : 

2 Saepul Rohman Al Bagdadi 


Tanya perkara apa yang menbuat kita menjadi pelupa !?? Dan apa saja yang mewariskan kita 
jadi pintar . .? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Bismillahirrohmanirrohiim, berikut kutipan Kitab Ta'limul Muta'alim : 
ulwill &) 9g lo1d9 LatI W 90 loud Jung 


( FASAL XII | HAL-HAL YANG MEMBUAT HAFAL DAN MUDAH LUPA 
Beberapa Sebab Kuat Hafalan 


va Jill Uluul Up Uli Bel,39 sJalll dog cela Jaliig Aib gollg sad batal Ulu S33I9 
sial Jlaci alel :adbullg Dual ale Agil Jual Lalai Selidlg sai Ulil Bel3 yo bin May Ou 
sesal sea 


Yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi 
makan dan shalat di malam hari. Membaca Al-Gur'an termasuk penyebab hafalan seseorang, ada 
dikatakan : "Tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang, kecuali membaca Al- 
Gur'an dengan menyimak. " 


Membaca Al-@ur'an yang dilakukan dengan menyimak itu lebih utama, sebagaimana sabda Nabi 
saw : "Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Gur'an dengan menyimak 
tulisannya." 


Lai ul sel 3 Seiil drag sud SI HS J3 calial 38 la LA HS Ly old Sg. 


Syaddad bin Hakim pernah bermimpi ketemu temannya yang mati, lalu bertanya: 
"Perbuatan apakah yang engkau rasakan lebih bermanfaat? Jawabnya : "membaca Al-Guran 
dengan menyimak tulisannya." 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4827 


dil 838 Ng Jas N «SI dilg calil NI dl Yg dl sondlg AI sung Al amy #OLSII 23) ic Jap 


cabol ! dg JS Say Jgiy9 mortal 529 cad Ag LSU9 LS H3 JS Sc sal asal uli lali 
alga Tan Lay gia ebiyi Y 035 1S5dl SSI Sal ali 


Termasuk penguat hafalan lagi, yaitu waktu mengambil buku berdo'a: Bimillahi wasubhanallohi 
walhamdulillahi wala illaha illallohu wallohu akbar wala haula wala kuwwata illa billahil aliyyil 
a'zhimil ajjijil a'limi a'dada kulli harfin kutiba wayuktabu abadal abidina wadahroddahirina. 

Artinya : (Dengan menyebut Asnma Allah, Maha suci Allah, segal puji milik Allah dan tiad tuhan 
selain Allah yang Maha Agung, tiada daya dan kekuatan selain atas pertolongan Allah Yang Maha 
Mulya Agung Luhur Lagi Mah Mengetahui, sebanyak huruf yang tertulis dan akan di tulis, berabad- 
abad dan sepanjang masa). Dan setiap selesai menulis berdo'a : Amantu billahil wahidi wahdahu 
lasyarika lahu wakapartu bima siwahu.Artinya: (Aku beriman kepada Allah Yang Tunggal, Maha 
Esa, berkesendirian tiada teman dalam ketuhannaNya, dan saya hindari dari bertuhan kepad 
selainNya.) 


259 adl UgSU ac dil a33 sadlull JB numlla don 0553 UB Jl Ale cl Kala BL 533 
Go—solal kalam Y All Jay All 0 Jas Lali 5S aealall 2 yi call Pninanyla) cabai 20m 


Dan dengan banyak membaca shalawat Nabi saw. Karena shalawatlah yang menjadi dzikir 
seluruh alam. Syi'ir disebutkan : 

Aku laporkan kepada ki Waki', hafalanku lemah. Ia menunjuki, agar kutinggal laku maksiat. 
Hafalan itu, sebagai anugrah dari sisi Tuhan. Orang yang maksiat tak diberi anugrah dari Tuhan 


Cg God ade pgg JS el y05 d3 yeriic9 Sal S9 Sull 20 SI JSl9 Jul Owag Jlowll3 
09 Ana lo IS Ja 38 3 Wbgb Jlo pala Jis Lo JS9 salim A9 KSL Al Yo HS Yo set g Lil 
ulmill O90 palu, 


Bersiwak, minum madu, makan kandar (kemenyan putih), bercampur gula dan menelan buah 
zabib merah 21 butir setiap hari, kesemuanya dapat mempermudah hafal lagi dapat mengobati 
berbagai macam penyakit. Segala sesuatu yang bisa mengurangi pelendiran dahak dan 
mengurangi pelemakan kulit badan yang diakibatkan terlalu banyak makan, adalah juga bisa 
memperkuat hafalan. Sesuatu yang memperbanyak lendir dahak, akan membuat orang jadi 
pelupa. 


Penyebab Lupa 


SiNallg Jean 29 dal gol 68 Ul 339 agngll9 LSI 35159 cuolkall #93 Ulu & 391 Lo lol, 
Ola 8 doll ye gs Lis a90dg “gii Ng A1 MY kid 503 alga ul Jilel) asu N dl L,$3 383, 
Poll 3 asian WS 3320 aspal 'salbag lal 35 yal ye ola NS sang 

ul dau 


Penyebab lupa adalah laku maksiat, banyak dosa, gila dan gelisah karena urusan dunia. Seperti 
telah kami kemukakan di atas, bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara 
dunia, karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Gila dunia tak lepas 
dari akibat kegelapan hati, sedang gila akhirat tak lepas dari akibat hati bercahaya yang akan 
tersakan di kala shalat. Kegilaan dunia akan menghalangi berbuat kebajikan, tetapi kegilaan 
akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. 


salut sol oma 4 ai Tadall JB lo so sAJIG adl ia Alall Juang Ega le Duale JleisAl9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4828 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


w0333 4 Jlob olga Log II caiy SI IIS, 54 ale IS ——3 ym 3 0 Usul 1U dam G8 


Membuat dirinya terlena melakukan shalat dengan khusu dan mempelajari ilmu pengetahuan itu 
dapat menghilangkan kekacauan dalam hati, sebagaimana tersebut di dalam gubahan Syaikhul 
Islam Nasrhr Ibnul Hasan Al-Marghibani : 

Pohonlah inayah, oh Nasr putra Al-Hasan. Untuk mencapai ilmu yang tersimpan. Hanya itu, yang 
bisa membuang duka. Selain itu, jangan percaya 


(B3 sii y—0 Ale Au 1 lg al 58 JB tadi S0 Ly JAS all ai Ja aloNI Gusdlg 
SU "CalE8 Ling WS Sd adil Yuni Goalo dl simon 49 1D Analg dxo—5 As0l9 
lis uc sus sailla Aalla Jadi IND sd sdg lagian Sg aglall Joo asa ih au ac, 
(99 Olulell 


Syaikhul Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dalam menyifati jariyah Ummi 
waladnya, tergubah beberapa bait syi'ir : 

Salamku buat si dia, yang membuatku terpesona karena lembut tubuhnya. Halus pipinya dan 
giuran kerdipan matanya. Si cantik molek, diriku jadi tertahan, hatikupun tertawan. Hati 
kebingungan, bila bermaksud tuk menggambarkan. Aku berkata : tinggalkan daku, maafkan aku. 
Karena kusibuk membuka jalan dan menuntut ilmu. Selama aku mencari utama dan tagwa. Tak 
perlu lagi, rayuan si cantik dan harum baunya 


USiKall ball 5el,39 sugkamll adl slaill9 nyAolall albillg dala Jl 84 SIN JSG salad lw Uluul lolp 
Ra An aa 


Sebab-sebab yang membuat mudah lupa, yaitu makan ketumbar, buah apel masam, melihat salib, 
membaca tulisan pada kuburan, berjalan disela-sela unta terakit, membuang ke tanah kutu yang 
masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala. Singkirilah itu semua, karena membuat orang 
jadi pelupa .. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/7770325489862221 


3252. HUKUM TIDUR DENGAN POSISI TENGKURAP 
PERTANYAAN : 


2 Rudy Dwi Rudy Setiawan 
Assalamualaikum.. apa hukumnya tidur tengkurap ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, tidur tengkurap hukumnya makruh, kitab majmu' imam 
nawawi : 


ca it sale 3S ul Ella JS 98 Genta ISS9 € 01 Aa Gde enbuAy Ul Gentual pgill sll ISI, 
Jl WS « ul9 «29159 Ne y3L « Ol Uning « dibu ale glakusil 0 Sug 


Ketika mau tidur maka disunahkan tidur dengan mring sebelah kanan, dan makruh tidur 
tengkurap, dan disunahkan tidur diam keadaan wudhu dan berdzikir kepada Allah 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4829 


Dalil yang dibawakan imam nawawi adalah : 


us dsb SJlisll - clku Jago d) guSo pi sls dongo @Slu pi cl - JB ( laiy Ul R2du50 93 pawai dc 
sabu Il Iso gi Alay "Jb 1 ul add den Lesaay all ba “156 Jowo Gil Kalo All lo 
plug polo gol Sold dlu pu 


Dari Thikhfah Al-Ghifari berkata : “Bapakku menceritakan kepadaku bahwa ketika aku tidur di 
masjid di atas perutku (tengkurap), tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan kakiku dan 
berkata, Sesungguhnya tidur yang seperti ini dimurkai Allah."bapakku berkata, “Setelah aku 
melihat ternyata beliau adalah Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam”. | HR.Abu dawud dengan 
sanad shohih |. 


Dalam kitab sunan turmudzi Bab makruhnya tidur tengkura, imam Turmudzi membawakan hadis 
Dari Abu Hurairah radhiallahu “anhu, bahwasanya Rasulullah Shalallahu “alaihi wa sallam melihat 
seorang Laki-laki muslim tidur tengkurap, kemudian beliau bersabda : “Ini adalah cara tidur yang 
tidak disukai oleh Allah " 


ukall dc ElslusI al S 98 sls lo UL 
2768 549 yul S dok gl lis 9505 Ly So20 SC mn JJ 09 Ulu up idus Wira KLS gl bias 


Al Lawa Y d5 d8 ul J8 Aibu ade lembu Na alug le Al ala dil Jawa SL, JB 
WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/783611181661692/ 


3499. TRADISI HALAL BI HALAL DI HARI RAYA 
PERTANYAAN : 


2 Abdurrohman Hi 

Assalamu'alaikum taddz, Boleh naanya, sekarang kan masih dalam suasana lebaran banyak yang 
mengadakan halal bihalal, tolong minta penjelasan mengenai halal bihlal beserta dalilnyaa, dan 
juga penjelasan tenang makna lafadzd minal aidzin wal faidzin, mohon penjelasan Sekian. 
Wassalam. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Saudaraku, bila kita pernah punya salah kepada saudara, sudah 
sepantasnya kita meminta maaf dan meminta kehalalannya. Sebab dosa yang terjadi antar 
sesama hanya akan diampuni oleh Allah bila orang yang kita zalimi itu memaafkan kita. 


a53 dallio oric GilS yo) :JB - akug ale Ali ko - dil Jaw ul - dis Al ab) “5d yul UC 
ush lia dad UB Kls yo MSN AH Ul Ji U0 sad)» Yg slip AI yaa Alb pio Als 
Soal olg, (ale co j3 SI Ulu. 


Lebih dari itu, Allah akan mencurahkan rahmat-Nya kepada seseorang yang jantan mau mengaku 
salah dan meminta maaf akan kesalahannya itu. Rasulullah saw. bersabda: 


89 Ul JS asin 0263 Jlo gl 1655 43 dalan dAic us UE IE Ab 25 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4830 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Allah merahmati seorang hamba yang pernah berbuat zalim terhadap harta dan 
kehormatan saudaranya, laluia mau datang kepada saudara yang dizaliminya itu untuk minta 
kehalalannya sebelum ajal menjemput ... (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah) Setiap orang hampir 
bisa dipastikan punya salah dan khilaf. Setiap orang hampir pasti pernah berbuat dosa dan 
maksiat. Rasul sendiri menyatakan demikian. Bahwa semua bani Adamadalah khattha'un, adalah 
banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik khattha'un adalah at-tawwabun, yaitu orang 
yang banyak bertobat. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas binMalik r.a. Allah 
sendiri di dalam Al-@uran juga berfirman, “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
banyak bertobat.” 


Maka, bukan suatu aib dan cela bila kita mengaku salah dan meminta maaf. Bukan merendahkan 
diri bila kita mengaku khilaf pada sesama. Bahkan semua itu akan mendatangkan curahan rahmat 
Allah pada diri ini. Bahkan semua itu akan melahirkan cinta-Nya kepada kita. 


Apalah artinya mempertahankan ego hingga tak mau datang meminta maaf. Apalah artinya 
mengurung diri dalam malu hingga sungkan mengaku khilaf. Untuk apa menunda-nunda dan 
melambat-lambatkan langkah guna meminta maaf? Bukankah cinta dan rahmat Allah jauh lebih 
mulia ketimbang ego, harga diri, dan rasa malu ini? Maka marilah kita datang. Mengaku salah. 
Mengetuk pintu rumah saudara kita. Hingga terketuk pula hatinya untuk memaafkan kita. 


Saudaraku, jangan sampai dosa itu kita bawa mati. Sebab biayanya akan didebitkan dari 
tabungan amal kita. Bahkan andai saldo amal baik kita sudah habis tanpa sisa, maka sebagai 
ganti kezaliman kita di dunia yang belum kita minta kehalalannya, dosa orang yang kita zalimi 
akan dialihkan menjadi tanggungan kita. 


Sungguh celakalah kita bila sampai bernasib seperti itu. Sebab ratapan sudah tak berguna. 
Penyesalan sudah tanpa daya. 


Rasulullah saw. bersabda : 


Jas J g6 € ol 33 V3 bo UN al JB agull dio dl satu 3 a330 G A51 dalba J EK Ya 
ale Ja33 ana Oli Gets! Slius J Ki J Us alas A0 dio Isl Bls 


Artinya:Barang siapa memiliki tanggungan kezaliman terhadap saudaranya, entah dalam hal 
kehormatan atau pun hartanya, maka hendaklah meminta kehalalannya hari ini. Sebelum datang 
hari(kiamat) di mana tidak berguna lagi dirham dan dinar. Pada hari kiamat nanti,bila seseorang 
yang menzalimi belum meminta kehalalan dari saudaranya, maka bila ia memiliki amal kebaikan, 
sebagian amal kebaikannya itu diambil sekadar kezaliman yang ia lakukan untuk diserahkan 
kepada orang yang pernah ia zalimi.Bila ia sudah tidak memiliki sisa amal kebaikan, maka dosa 
yang dimiliki orang yang pernah ia zalimi di dunia akan dilimpahkan kepadanya senilai kezaliman 
yang pernah ia lakukan. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah r.a.). 


Lafadz 
asalnya dari : | 
wesilalla waailedl yo ASbl9 MUI Wes 


Asalnya : semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua dari golongan yang kembali fitrah/suci 
dan golongan yang berbahagia. Wallahu a'lam. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4831 ) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/829720167050793 


3570. PEMBAGIAN JAHL ATAU BODOH 
PERTANYAAN : 


2 Sofyan Abdul Wahab 
Assalamualaikum. Bodoh itu ada berapa sih dalam Islam ? Mohon dijelaskan dong. Makasih 


JAWABAN : 


2 Al Murtadho 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Jahl ada dua : 

1. Jahil Murakkab. Yaitu seseorang yang tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. 

2. Jahil Basith. Yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang 
berlawanan dengan hakekat sebenarnya. Dalam artian keliru memahami sesuatu sehingga 
kebalikan dari sesuatu itu yang dikatakan / dikerjakan. 


- Mukhtashar at Tahrir Syarh al Kaukab al Munir juz 1 hal. 77 : 


J83 «Al sosis Lo S9 S3 adl KASI 5 lori d Ino Jen USG « Al dc AISI agsil Log 
(HS all Sell 8) Airowii CS yo (9 « VikD 42 lc saudi 910i) Bitui5 Luo yo (wd dlUL AIO) 
Ip lesi Jeallg AI 98 lal alao £ 3d SAI sie NI 509 « sell all 2x 0 US 20 WI « 
v3. WIL sll Jloal clasil gd (alel mac) 909 (bull) 9d Jpali 091 yo sUlill (9) pati lo 389 
009 « ASOJL alel arc yo LS 0 NgS es US LX: Jla3 $ selo mac aic aowill DL 295i Ja : Jim 
die 9 4 gpu) bawal Jali yg (SI (dig) Urus Ns ES US « del : JB Ula « ae 

JG (ngleo 02 Lalai 985 98) susall sll (9) slalll yo JaiS aic al9 (wuR00) uoall9 (Ulu 
Ola 999 «d4 adl UB Dg L dis JiEg dri 1 2011 58 Law 1 ago 98 JB9 « dee gg! : Dar 
sagil «ic Lasug S3: Ngac dis Jac : JB « Ulggwg 

- Al Mausu'ah al Fighiyyah juz 17 hal. 207 : 


SSL AS 9S ol alun Y mail! D9 "130 Raos Y SI Jb Ja2ll - Yg Crow ol Jend mkin 
3 LA 3 Y CSI3 «Jitu Y sin oil yo Foil sie JguiS lini Aa y8 130 au US Us LSI 
Lc an Y UB SNI aSl9 sdles All Lelinoy JUSII Jas elI3 dliol og. Le6 USley Ul sid, SI 
va dal ale ga3y Y Cu 4 Uygag Uli Jl Anil 9 ade JiNall 9159 ag slicg du lSo VX , Yuni 
Sell Hola Jas IS9 . Ul jagal! y0 0469 Ul yo Jgwll Lis le S9 4 yagwo@ll dell Vgas 
all JB9 « Sgoall JB lo Id . dilouu J dino LI aa Jgi al 4 odles all Klino Lgamu Jai SAI 
ve lb Jas BY. yulil anyall £ a92 LAs yo gl kilo Ignogoll Jes 38 Jd dx Jaa 
orlgissl 198 WIL yo Jas Ll mill ID 0g» ball Jai yo Isl MSI Y pi y0g « billao Y lili Cus 
Dag yaa MB Bo ggivoll disall gl OLI SNS ade Cyll Joc gl « &losdI gl ggs! dll gl ULSII 
21230 9 3S Sill Jeall 3 Lc 09 ul akar SJ Jali : Lc aou SI Jeall - lub . Doi 

ul ob ale abs Is sntsaliS ellsg 4 lal gl dial gl ILK Wo 03 Y ob « Kupu seisi 
una! Sg NI 21590 53 Ue3 UN 1 BUSI A0 3 Y 4 late dolsaJ 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/853880994634710/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4832 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3600. HUKUM DAN ADAB MELUDAH 
PERTANYAAN : 


2 Gagix Syukri Abadi 
Bagaimna hukum dari meludah ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Hukum meludah jika di masjid maka haram, untuk menghindarinya bisa meludah di pucuk baju 
sebelah kiri misalnya pada lengan baju. Jika di selain masjid maka tidak haram meludah ke tanah 
dan boleh ke arah kiri di bajunya atau di bawah telapak kakinya dan lebih utama di bajunya, 
makruh jika ke arah kanan atau ke arah depan. 


- kitab majmu' : 


ml Aril 0 gi Hb 3 Gay Ja «3 Iko 23 nuuo 3 US UB Guy ion LS50 I5lp 
cai gl 4 Ag 9S dy yS Jadw ul V3 yS)AI 9 Ill a21 ad rw LE HL Kan vls «0 pyc9 WSS 
ISl9 A25 lili gl duos yo Inaw Ul 03 « ay gl yag Anas elbyg « Cugi ad dglg duisu gl dox3 
samoll UL 43 dy dil 2 Seda US» 99 IgalisI 9 ad « ul leg plyadl USS) 388 sanad 49 Iuou 
sama! 130 A5 519 any Ol long 91 83 gl sgm pasl xp ld « ledgnig Jos gl Ul au ul dog 
Hbd all lo ola «Ali 3 lai ya Yg « bila awali yo kalus| CA sol : J9 

sd aga gl Bluay SL) y09 58 ul dio Asing Ulc SNI A03 pra 3 Iuay yo SL 009 « GEISNI 
Uso cbi Uoiwug dal 519 A89) gl agan Ab 5 Ul dil daa . 


- Syarah muntahal irodat : 


RS 8 | cmd 5 yaall 1 agaasa S5 (A03 Lag doll 4S Abu Jutu ) 09019 Jaw Ul (alus) 
doa Wi gl «dlu 0 SO ASnl | 


Mubah / boleh meludah dan semisalnya pada selain masjid ke arah kiri dan di bawah telapak kaki. 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/860125304010279/ 


3619. CARA BIJAKSANA MENYIKAPI FP / GROUP 
JEJARING SOSIAL YANG BERBAU SARA 
PERTANYAAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Assalamu'alaikum wr wb. Bagaimana menyikapi sebuah FP di jejaring sosial ,yang nyata-nyata 
menghina Allah dan Rosul-Nya serta simbol-simbol islam ?. Atas jawabannya, saya haturkan 
terimakasih.(Post editan) 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Semakin maraknya dunia maya, semakin banyak pula group-group yang bermunculan. Bahkan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4833 


sekarang yang lagi ramai-ramainya adalah group yang didalam banyak menghina Allah/ tuhan dan 
simbol-simbol agama tertentu. 


Tapi sayangnya, group yang demikian inilah yang tanpa disadari telah membuat pemuda-pemudi 
islam menjadikan Alloh swt dan Nabi Muhammad saw sebagai bahan ejekan, cacian, dan hinaan 
untuk pemeluk agama lain. 


Kenapa demikian ? Dengan kita menghina tuhan mereka, sudah barang tentu merekapun akan 
menghina Alloh swt, bahkan tak jarang Nabi Muhammad saw pun jadi bahan hujatan, 
na'udzubillahi min dzalik.kita tidak sadar, bahwa apa yang mereka lakukan mengatasnamakan 
kebenaran, malah berujung cacian, hinaan dan hujatan. Meski itu tidak langsung, tapi itu 
merupakan kesalahan besar, bahkan mungkin merupakan dosa besar. 


Dalam sebuah hadits disebutkan : 


oa A59 Gil Jaa Jab «Ala Ja Jl ma al ISI 251 0 ! mug Gale Al ola All Jawa, JB 
aa) Kisaran! ceng ol wr Jl bl cara Casillas sil 


Rasululloh saw bersabda : Sesungguhnya paling besarnya dosa besar adalah seorang laki-laki 
yang melaknat kedua orang tuanya, Beliau ditanya : Wahai Rasululloh, bagaimana bisa seorang 
laki-laki melaknat kedua orang tuanya ? Beliau menjawab : la mencaci ayahnya laki-laki lain, 
kemudian si laki-laki tersebut mencaci ayahnya, dan ia mencela ibunya laki-laki tersebut, lalu si 
laki-lakipun mencaci ibunya. 


Hadits Rasululloh saw tersebut tidaklah berbeda dengan apa yang terjadi digroup atau fp 
semacam itu, karena kita mencaci tuhan mereka, maka merekapun jadi mancaci Alloh swt. 


108) Alas ale ito 1388 AI Lage AU s3 C0 G3 GS gps Yg 


Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena 
mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan 


364-363. 2—5 JiLSII Ilsisl uc lo jl 
(noo0 98 Illoiss 219 Aksal! Law? Kail Asy yogi 9 Ap 9 yoswillg gi lol 9 Ari 8 SI 
lokwo di)9 lagu AJ lg Wxllg pit gl yo 99 Ula Cuma ) 


ol) Halus Gale Al calo All Iga, JB : JB lagic AU yuS, s0 Ly Ul uc yo oue9 Sola a,sls 
Lama Ja JL Ul ag JB £ @allo Ja JI os SiS9 WI Jowo b J8 « Wallo Ja JI usb Ul Jill LSI yo 


33 —0 12 5 Sabll puti 
sisa gal JB (ale ato 1336 Al garang AI 533 G0 9S GA Isra A3 )) : allei A33 Jasb ws Jsill: 
all 35:50 3S sll ga1 GI gas 9 TAn sanogalla ala 5-2 al ls Sesi Anil 015 sllu 
ul bid (JB dial soianilaS «pl outs #lielg saga 24 pgio Ns Al ygS ina! Cd sal Al 0 
9 USS will Iga N9):A9 uc cal US dal yul La Mc uc Halo us Hugleo ios JB Bl 
dll salgi3 | ob Ggail 3 ditall Casa UC Uagtitl Jono 4 "IIB JI Wale sat Igac ll Ig dll yo 

Ale ato Lg2c AI Loud sagibisl Isu ul 


- tafsir thobary 
http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya108.html 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4832 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- tafsir khozin 
http://islamport.com/d/1/tfs/1/36/1776.html 


Hal yang bisa kita lakukan,menghindari ikut berdebat di dalamnya, dan atau melaporkannya 
kepada pihak terkait bahwa group tsb meresahkan karena bermuatan syara' yang akan memicu 
konflik ,baik agama maupun keutuhan bangsa dan negara. Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/872347252788084/ 


3685. MEMLIH IBADAH YANG LEBIH UTAMA 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Hidayat 

Assalamu'alaikum. A'fwan keluar dari tema group. Ada seorang santri yang sedang merintis 
mugim, Disatu sisi harus fokus ngajar santri, tapi di sisi lain tuntutan masyarakat dia juga harus 
terjun melayani masyarakat sekitarnya. Manakah yang lebih utama? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, utamakan ibadah yang paling banyak menimbulkan 
mashlahat 


Tn Silaulla oba3l : 
kis Wall loo j8 ade Ole Jas Ul: USAI 98 Ml law obsl pi 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/853775714645238/ 
www.fb.com/notes/896370947052381 


3686. ILMU SATU BAB DIAMALKAN ATAU BANYAK ILMU 
TIDAK DIAMALKAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Aldy Celalu Optimits Tis 

Assalamu'alaikum guru-guruku yang dimuliakan Allah, ana alfakir mau bertanya mana yang dipilih 
mempelajari ilmu 1 bab tapi diamalkan atau memperbanyak ilmu tapi tak digunakan... syukran 
atas jawabannya? 


JAWABAN : 


2 Muntagy 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Tergantung, untuk ilmu yang berkaitan tentang kewajiban 
maka harus dicari berapapun banyak babnya, sebagaimana kewajiban mengamalkanya, adapun 
selain dari itu ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat seyogyanya seseorang 
menyibukkan diri mengamalkan ilmu yang telah dikuasainya, dan ada yang berpendapat lebih 
utama menyibukkan diri menambah ilmu setelah tidak ada kekurangan dalam melaksanakan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4835 ) 


kewajibannya. Pendapat kedua adalah yang ashoh. 


Sing 0 Jasdk Jati ul say All ala lo 20 mloll 40 mei IS nenas JB ob Il Lal 63 yuli AK si 
mual Jilllkdg WAS 3 63 yi IS Y ul S1 JAS 93 alel Bol 57 Jaisal ISI cwlil yas J9 alel 
d4 s0 ul 


2 Ghufron Bkl 
Tetap lebih utama menambah/belajar ilmu : 


Yagoll 2 yi € gonall : 

yo Jl ac 09x | dia Gala Bolc yo 43 A3 yulao ) : JB plug le AU ola yul ye Loc ual C3 
( Bolandl S 0 2 il oa P1 JB plug Gale AI ola Gil Igo ul ic il 2133 GGS Ly « 

Kala Hi up dil ic Jual A53 iB): ag ale AI lo AU Jaa, JB 1 JB dis Al 13) sil C3 
| “44 soo | ai Soal Jual Y JB mkug le All Lao yul e Jas ul UC3 « 
SABUN ac All 913) ale yeg «(Selai la Yg) Lai lo): elbsull yul ye 
Kal Anas alel 0 Lb) : YG lagis ll yu) Band ulg 4 53 yul 03 « (Al Jum Hd Sl dl 
kegki 4053 dilo-we dil taat «Jera ola Joe anles Alall sa wlag.. Balai te) all da lil ) 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/896373537052122 
www.fb.com/groups/piss.ktb/853405758015567/ 


3692. MAKSUD DARI ILMU YANG BERMANFAAT 
PERTANYAAN : 


2 Abdulmugit Ahlussunnah Wal Jama'ah 

Assalamu'alaykum Wr Wb. Wahai para pengurus piss-ktb, Tolong jelaskan secara luas tentang 
ilmu yang manfa'at. Supaya jadi pencerahan bagi saudara?/saudari2 yang lainnya juga... 
Wassalamu'alaykum Wr Wb. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh, tentang ilmu yang bermanfa'at, silahkan kitabkifayatul 
atgiya' halaman 67 : 


- kitab bidayatul hidayah imam ghozali : 


ioiay SIB 300 498 3.349 seludi Lgusy ebi yoy 93.349 salles Gill Lo s3S 9d Sya lo 38 BALI alel 
Lio 5 is dllacl WBL sb you Rityo d3 sd elus, WS angag dual 3 Sut) yo Jlug ly 
dls All Wol p1D 0 KAS yes gal elale lc duyali AtAS9 207969 law SO lc slalbug 
S9 Jlsal Jslaueas all Jis Sel wd Alan as355 lal! Tesssla sil las Ia aa sil 
sll el ad sbusl9 SSI 29 3 AI jiollg ola all Jl ad oli Jab pgiod 199 109 sSluollg solid 
#laball9 JEII 4 Slug sil yo0llg 3ll joll 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4836 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menambah dalam ketakutanmu kepada Allah ta'ala, 
bisa menambah pengetahuan batinmu tentang cacatnya dirimu, bisa menambah ma'rifatmu dalam 
beribadah kepada Tuhanmu, bisa mengurangi rasa cintamu terhadap dunia, dan menambah rasa 
cinta terhadap akherat, bisa membuka mata hatimu untuk melihat bahayanya amalmu sehingga 
engkau bisa menjaga dari bahaya tsb, bisa memperlihatkanmu terhadap tipu daya setan, bisa 
memperlihatkanmu caranya menyamarkannya setan terhadap ulama' su' yang menjdikan mereka 
mendapatkan Murka Allah ta'ala, yaitu ulama' yang memakan dunia dengan agamanya, mereka 
mengambil ilmu sebagai perantara untuk mendapatkan harta dari raja, memakan harta wakaf, 
anak yatim dan orang miskin, dan mereka menggunakan waktu panjang siangnya untuk mencari 
pangkat dan derajat di hati makhlug, yang menjadikan mereka menjadi pamer, adu domba 
berlebihan dalam ucapan dan jg sombong. 


2 Kasihku Rinduku 
(Ilmu manfaat) yaitu ilmu yang menambah rasa takutmu pada Allah, menambah perhatianmu pada 
aib-aib diri kamu, meminimalisir rasa cintamu pada dunia. (memaksimalkan rasa cintamu) pada 
akhirat. dan membuka pandanganmu akan akibat buruk dari amal yang telah kamu lakukan 
sehingga lubang-lubang yang kamu lakukan dari amal kamu. dan memperlihatkan padamu 
terhadap bisikan, rekayasa dan tipudaya setan. Coba perhatikan pula tafsir dari ayat 

slolall os 50 WI susu lal 


Wallohu a'lam bish-showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/873897402633069!/ 
www.fb.com/notes/896393140383495 


3706. HUKUM TAJASSUS DAN GHOSOB 
PERTANYAAN : 


2 Cahaya Khoirul Annas Boxy 

Assalammu'alaykum.wr.wb. Maap pak ustadz yana mau tanya nih, apakah ada hukumnya bagi 
orang yang berbuat ingin tahu rahasia orang lain hingga menjadi cerita menarik dan ghibah? Dan 
bagi yang meminjam tanpa seijin yang punya itu bagaimana ya? Mohon petunjuk pak ustad bagai 
mana? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb 

1. Apakah ada hukumnya bagi orang yang berbuat ingin tahu rahasia orang lain hingga 
menjadi cerita menarik dan ghibah? 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman : 


ul Sssl baal Lae Klas Lita Yg Intutas Yg Sl Ob ya80 Gl Olall 30 Ly Iguisl Igial Gpsll kal b 

kon Ola al Ul WI Isl ogaid 9 Uno al AS) JSL 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka 
itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. 
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4837 ) 


Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (AS. Al Hujurat: 12). 


Ringkasan Tafsir Al @urthubi 
Pada ayat ini terdapat beberapa masalah yang dapat dibahas : 
1. Firman Allah ,"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka" 


Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang 2 orang sahabat Nabi SAW yang menggunjing 
seorang temannya. Peristiwa itu bermula dari kebiasaan Rasulullah SAW saat melakukan 
perjalanan, dimana Rasulullah SAW selalu menggabungkan seorang lelaki miskin kepada dua 
orang lelaki kaya, dimana lelaki miskin ini bertugas untuk melayani mereka. 

Dalam kasus ini, Rasulullah SAW kemudian menggabungkan Salman kepada dua orang lelaki 
kaya. Singkat cerita, pada saat 2 orang lelaki kaya tersebut lapar (tidak ada lauk maupun 
makanan yang dpt dimakan) maka mereka menyuruh Salman untuk meminta makan kepada 
Rasulullah SAW Setelah bertemu Rasulullah SAW, Beliau berkata kepada Salman, "Pergilah 
engkau kepada Usamah bin Zaid, katakanlah padanya, jika dia mempunyai sisa makanan, maka 
hendaklah dia memberikannya kepadamu" 


Setelah bertemu dengan Usamah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak memiliki apapun. 
Akhirnya Salman kembali kepada kedua lelaki kaya tersebut dan memberitahukan hal itu (tidak 
adanya makanan). Namun kedua lelaki tersebut berkata, "Sesungguhnya Usamah itu mempunyai 
sesuatu, tapi dia itu kikir". Selanjutnya mereka mengutus Salman ketempat sekelompok sahabat, 
namun Salman tidak menemukan apapun di tempat mereka. 

Akhirnya kedua lelaki tersebut memata-matai Usamah untuk melihat apakah Usamah memiliki 
sesuatu atau tidak. Tindakan mereka ini akhirnya terlihat oleh Rasulullah SAW dan Beliau 
bersabda, "Mengapa aku melihat daging segar di mulut kalian berdua?" Mereka berkata, "Wahai 
Nabi Allah, demi Allah, hari ini kami tidak makan daging atau yang lainnya." Rasulullah SAW 
bersabda, "Tapi, kalian sudah memakan daging Usamah dan Salman". Maka turunlah ayat ini, 
"Hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian 
prasangka itu adalah dosa". Demikianlah yang dituturkan Ats-Tsa'labi. 


Maksud Firman Allah diatas adalah : Janganlah kalian mempunyai dugaan buruk terhadap orang 
yang baik, jika kalian tahu bahwa pada zahirnya mereka itu baik. 


2. Dalam Shohih Al Bukhari dan Shahih Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


"Janganlah kalian berprasangka (curiga), karena sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang 
paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari berita atau mendengarkan aib orang, janganlah 
kalian mencari-cari keburukan orang, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling 
mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memboikot, dan jadilah 
kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara" (Lafaz hadits ini milik Al Bukhari) 


Para Ulama (Mazhab Maliki) berkata, "Dengan demikian prasangka (yang dimaksud) disini, juga 
pada ayat tersebut, adalah tuduhan (kecurigaan) dan adanya sesuatu yang perlu diwaspadai. 
Tuduhan (kecurigaan) yang terlarang adalah tuduhan yang tidak ada sebabnya, seperti seseorang 
dituduh berzina atau mengkonsumsi khamr, misalnya, padahal tidak ada tanda-tanda yang 
menunjukkan pada tuduhan tersebut dalam dirinya. 


Bukti bahwa prasangka disini berarti tuduhan (kecurigaan) adalah Firman Allah Ta'ala, "Dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4838 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


janganlah mencari-cari kesalahan orang lain". Hal itu disebabkan sejak semula pada diri orang 
yang berprasangka itu sudah ada tuduhan (kecurigaan), kemudian dia berusaha mencari tahu, 
memeriksa, melihat dan mendengar berita mengenai hal itu, guna memastikan tuduhan/ 
kecurigaan yang ada pada dirinya itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang hal itu. 


Jadi intinya, prasangka yang terlarang/dilarang adalah prasangka yang tidak memiliki tanda dan 
sebab yang pasti. Maksudnya, bila orang yang kita curigai itu pada zahirnya baik, tidak ada cerita/ 
informasi sebelumnya tentang keburukan yang dia pernah lakukan, maupun tabiatnya yang 
memang tercela, serta memang orang tersebut adalah orang yang "baik" maka kita tidak boleh 
berprasangka buruk kepada orang tersebut. Berbeda bila orang tersebut memang terkenal akan 
keburukannya, suka menipu, suka berbuat onar, mencari masalah, yang pada intinya orang 
tersebut memang terkenal dengan tabiat buruknya, suka berbuat keburukan terang-terangan, 
maka diperbolehkan kita berhati-hati dan tidak mudah/langsung percaya terhadap apa yang 
dikatakannya/informasinya (harus dilakukan cek dan ricek kebenaran berita tersebut) 


3. Prasangka (dugaan) itu memiliki kondisi : 


a. Kondisi yang diketahui dan diperkuat oleh salah satu dari sekian banyak bukti/dalil, sehingga 
hukum dapat ditetapkan dengan prasangka (dugaan) pada kondisi ini. 

b. Kondisi dimana terdapat sesuatu (asumsi/dugaan) didalam hati tanpa ada petunjuk (manakah 
yang lebih kuat: apakah sesuatu tersebut ataukah lawannya), sehingga sesuatu itu tidak menjadi 
lebih baik dari lawannya. Ini adalah Keraguan. Hukum sesuatu tidaklah boleh ditetapkan dengan 
keraguan ini. Inilah yang terlarang. 


Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian menyanjung saudaranya, maka 
hendaklah dia mengatakan: 'Saya kira anu, dan saya tidak menyucikan (menganggap suci) 
seseorang kepada Allah (HR Bukhari, tentang larangan menyanjung jika itu berlebihan dan 
dikhawatirkan akan menimbulkan Fitnah atas tersanjung, HR Abu Dawud, HR Ibnu Majah, dan HR 
Ahmad) 


Mayoritas Ulama berpendapat bahwa memiliki prasangka buruk terhadap orang yang zahirnya 
baik adalah tidak boleh. Namun tidak masalah mempunyai dugaan buruk terhadap orang yang 
zahirnya buruk. Demikianlah yang dikatakan Al Mahdawi. 


4. Firman Allah Ta'ala "Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain" 


Makna ayat tersebut adalah: Ambilah apa yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat 
kaum muslimin. Maksudnya, salah seorang dari kalian tidak boleh mencari aib saudaranya hingga 
menemukannya setelah Allah menutupinya. Dalam kitab Abu Daud, terdapat hadis dari 
Mu'awiyah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika engkau 
mencari-cari aib manusia, maka engkau telah menghancurkan mereka, atau hampir 
menghancurkan mereka" (HR Abu Daud) 

Diriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslamai, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian 
orang-orang yang lidahnya telah menyatakan beriman namun keimanan belum masuk ke dalam 
hatinya. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, dan jangan pula mencari-cari kesalahan 
mereka. Sebab barangsiapa yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari 
kesalahannya. Dan, barangsiapa yang kesalahannya dicari-cari Allah, maka Allah akan 
membukakan kesalahannya itu di rumahnya" (HR Abu Daud) 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4839 ) 


Abdurrahman bin Auf berkata, "Suatu malam, aku meronda bersama Umar bin Al Khathab di 
Madinah. Tiba-tiba, terlihatlah oleh kami pelita di dalam rumah yang pintunya disegani oleh orang- 
orang. Mereka mengeluarkan suara yang keras dan ribut. Umar berkata, "Ini adalah rumah 
Rabirah bin Umayah bin Khalaf, dan sekiranya mereka sedang minum-minum. Bagaimana 
menurutmu?" Aku menjawab, "Menuruntuku sesungguhnya kita telah melakukan apa yang 
dilarang oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala berfirman: "Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain 
dan kini kita telah mencari-cari kesalahan orang lain”. Umar pun kemudian pergi dan 
meninggalkan mereka. 


Amr bin Dinar berkata, "Seorang penduduk Madinah mempunyai seorang saudara yang sedang 
sakit. Dia menjenguk saudarinya itu, lalu saudarinya itu meninggal dunia. Maka dia pun 
memakamkannya. Dia turun ke dalam makam saudarinya, namun kantungnya yang berisi uang 
terjatuh. Maka dia meminta keluarganya untuk menggali makam saudarinya. Dia mengambil 
kantung itu lalu berkata, "Sungguh, akan kubuka (makamnya) agar dapat kulihat bagaimanakah 
keadaannya.' Dia kemudian membongkar makam saudarinya itu, dan ternyata makam itu penuh 
dengan nyala api. Dia kemudian mendatangi ibunya dan berkata, 'Beritahukanlah padaku apa 
yang telah dilakukan saudariku?' Ibunya berkata, 'Saudarimu sudah meninggal dunia. Lalu, 
mengapa engkau bertanya tentang perbuatannya?: Lelaki itu terus mendesak ibunya, hingga 
ibunya berkata, 'Diantara perbuatannya adalah mengakhirkan shalat dari waktunya. Apabila para 
tetangga tidur, dia berangkat ke rumah mereka, menempelkan telinganya di rumah mereka, 
mencari-cari keburukan mereka, dan menyebarkan rahsia mereka' Orang itu berkata, 'Karena 
inilah saudariku celaka". 

5.Firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain" 

Allah 'azza wa Jalla melarang menggunjing, yaitu engkau menceritakan seseorang sesuai dengan 
apa yang ada pada dirinya. Tapi jika engkau menceritakan tidak sesuai dengan apa yang ada 
pada dirinya, maka itu merupakan sebuah kebohongan. 


Pengertian itu terdapat dalam sebuah hadis Riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, "Tahukan kalian apakah menggunjing itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan 
Rasul-Nya lebih tahu." Baginda bersabda, "Engkau menceritakan hal-hal yang tidak disukai 
saudaramu". Ditanyakan kepada Rasulullah SAW: "Bagaimana pendapatmu jika apa yang kau 
katakan memang terdapat pada saudaraku?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika apa yang engkau 
katakan terdapat padanya, maka sesungguhnya engkau telah menggunjingnya. Tapi jika apa yang 
engkau katakan tidak terdapat padanya, maka sesungguhnya engkau telah berdusta 
kepadanya" (HR Muslim) 


Al Hasan berkata, "Menggunjing itu ada 3 macam, dan semuanya terdapat dalam kitab Allah : 
a) Ghibah (menggunjing), Ghibah adalah engkau menceritakan apa yang ada pada diri 
saudaramu. 
b) Ifk (cerita bohong), ifk adalah engkau menceritakannya sesuai dengan berita yang sampai 
padamu tentangnya. 
c) Buhtaan (berdusta), Buhtaan adalah engkau menceritakan apa yang tidak ada padanya. 


Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Ma'iz Al Aslami datang kepada Rasulullah SAW dan mengaku 
berzina, kemudian Rasulullah SAW merajamnya. Rasulullah SAW kemudian mendengar dua lelaki 
dari sahabatnya, salah satunya berkata kepada yang lainnya, "Lihatlah orang yang dilindungi Allah 
itu. Dia tidak membiarkan dirinya, hingga dirinya dirajam seperti dirajamnya anjing." Rasulullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4840 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAW tidak mengomentari kedua orang itu, lalu Rasulullah SAW berjalan beberapa saat, hingga 
bertemu dengan bangkai keledai yang mengangkat kakinya. Baginda bertanya, "Dimana si fulan 
dan si fulan?" Kedua orang itu menjawab, "Ini kami wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, 
"Turunlah kalian makanlah bangkai keledai ini!". Keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang 
akan memakan bangkai (keledai) ini". Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang telah kalian nodai dari 
kehormatan saudaramu adalah lebih menjijikan daripada memakan bangkai keledai itu. Demi Zat 
yang jiwaku berada di dalam kekuasaan Nya, sesungguhnya dia sekarang ini telah berada di 
sungai syurga, dimana dia menyelam ke dalamnya" (HR Abu Daud). 


6. Firman Allah Ta'ala, "Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang 
sudah mati?" 


Allah menyerupakan menggunjing dengan memakan bangkai. Sebab orang yang sudah mati tidak 
mengetahui dagingya dimakan, sebagaimana orang yang masih hidup tidak mengetahui gunjingan 
yang dilakukan orang yang menggunjingnya. 


Ibnu Abbas berkata, "Allah membuat perumpamaan ini untuk menggunjing, karena memakan 


dianggap buruk di dalam jiwa (manusia). 


Di dalam Kitab Abu Daud, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku melakukan 
Mi'raj, aku bertemu dengan suatu kaum yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. 
Mereka mencakari wajah dan dada mereka. Aku berkata, "Siapakah mereka itu wahai Jibril?" 
Jibril Menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia (menggunjing) dan 
menodai kehormatan mereka" (HR Abu Daud). 


Diriwayatkan dari Al Mustaurid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang memakan 
makanan karena (menggunjing) seorang muslim, maka Allah akan memberinya makanan yang 
serupa dengan makanan itu dari api neraka Jahannam. Barangsiapa yang diberikan pakaian/ 
penghargaan karena (menjelek-jelekan) seorang muslim, maka Allah akan memberinya pakaian 
yang serupa dengan pakaian itu dari api neraka. Barangsiapa yang mendirikan seseorang di 
sebuah tempat karena ingin mendapatkan reputasi baik dan riya, (dimana dia menyifatinya 
dengan baik, bertakwa dan mulia, dan dia pun mempopularkannya dengan sifat itu, juga 
menjadikannya sebagai wasilah untuk mendapatkan tujuan pribadinya), maka Allah akan 
mendirikannya di tempat orang-orang yang ingin mendapatkan reputasi baik dan riya pada hari 
kiamat kelak" (HR Abu Daud) 


Maimun Bin Siyah tidak pernah menggunjing seseorang, dan diapun tidak pernah membiarkan 
seseorang menggunjing seseorang lain di dekatnya. Dia melarangnya. Jika orang itu berhenti, 
(maka itu yang terbaik). Tapi jika tidak, maka diapun berdiri (untuk pergi). 


Umar bin Al Khathab berkata, "Janganlah kalian menceritakan manusia, sebab itu merupakan 
penyakit. Berzikirlah kepada Allah, sebab itu merupakan ubat/penawar". 


1. Bergunjing termasuk kezaliman yang harus mendapatkan maaf dari saudaranya (penghalalan 
dari saudaranya) karena mencakup masalah agama dan dunia, sebagaimana sabda Rasulullah 
SAW : "Barangsiapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia meminta 
penghalalan pada saudaranya itu dari kezaliman tersebut" (HR Bukhari). 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | agan ) 


8. Perbuatan ini (membicarakan orang lain/berprasangka buruk kepada orang lain) merupakan 
dosa besar, dan orang yang membicarakan hal ini (bergunjing) harus bertaubat kepada Allah 
'Azza wa Jalla. 


9. Menggunjing/membicarakan orang lain yang diperbolehkan adalah membicarakan orang yang 
fasik, yang terang-terangan dan menampakkan kefasikannya. 


Juga diperbolehkan membicarakan orang lain yang ditujukan kepada seorang hakim, dimana 
hendak meminta bantuannya untuk mengambil haknya dari orang yang menzalimi tersebut, 
seperti contoh :"Fulan telah menzalimiku, merampas (sesuatu) dariku, mengkhianatiku, 
memukulku, menuduhku berzina, atau melakukan kejahatan terhadapku. Adalah termasuk dalam 
sesuatu yang dihalalkan (bila menceritakan keburukan seseorang) saat meminta fatwa, seperti 
ucapan Hindun kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. 
Dia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi aku dan anakku, sehingga aku harus 
mengambil (hartanya) tanpa sepengetahuannya". Nabi SAW kemudian bersabda kepadanya, "Ya 
Ambillah" 


Demikian pula (diperbolehkan menceritakan keburukan seseorang) jika menceritakan 
keburukannya itu mengandung suatu faedah, seperti sabda Rasulullah SAW: "Adapun Mu'awiyah, 
dia orang yang miskin tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jahm, dia tidak dapat meletakkan 
tongkatnya dari tengkuknya (ringan tangan)". Ucapan Baginda ini adalah sesuatu yang 
dibolehkan, sebab maksud Baginda adalah agar Fatimah Binti @ais tidak terkecoh oleh keduanya. 
Semua itu dikatakan oleh Al Muhasibi. 


Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir 


Allah Ta'ala melarang hamba-hamba Nya yang beriman dari banyak prasangka, yaitu melakukan 
tuduhan dan pengkhianatan terhadap keluarga dan kaum kerabat serta ummat manusia secara 
keseluruhan yang tidak pada tempatnya, karena sebagian dari prasangka itu murni menjadi 
perbuatan dosa. 


Oleh karena itu, jauhilah banyak berprasangka sebagai suatu kewaspadaan. Amirul Mukminin 
'Umar bin Al Khathab RA pernah berkata, "Janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang 
keluar dari saudara Mukminmu kecuali dengan prasangka baik. Sedangkan engkau sendiri 
mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan." 


Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulllah SAW bersabda, "Jauhilah prasangka, 
karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian meneliti rahasia orang 
lain, mencuri dengar, bersaing yang tidak baik, saling dengki, saling membenci, dan saling 
membelakangi. Jadilah kalian ini sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara." (hadis ini juga 
diriwayatkan oleh Bukhari, dan Muslim, juga Abu Dawud) 


Pada ayat ini juga terdapat pemberitahuan tentang larangan berghibah (penjelasannya sama 
dengan Ringkasan dari Tafsir Al @urthubi). Ghibah masih diperbolehkan bila terdapat 
kemaslahatan yang lebih kuat, seperti misalnya dalam Jarh (menilai cacat dalam masalah hadits), 
Ta'dil (menilai baik/peninjauan kembali dalam masalah hadits), dan nasihat, seperti perkataan 
Nabi SAW kepada Fatimah binti Gais ketika dilamar oleh Mu'awiyah dan Abul Jahm (seperti 
diterangkan dalam penjelasan sebelumya dalam Ringkasan Tafsir Al @urthubi). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4842 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adapun bagi orang-orang yang berghibah/menggunjing orang lain, diwajibkan bertaubat atas 
kesalahannya, dan melepaskan diri darinya (bergunjing) serta berkemauan keras untuk tidak 
mengulanginya lagi. 


Kemudian ada sebagian ulama yang menambahkan syaratnya, bahwa bagi yang suka bergunjing/ 
menggunjingkan orang lain, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang digunjingkannya, 
atau dia harus memberikan sanjungan kepada orang yang telah digunjingkannya di tempat-tempat 
dimana ia telah mencelanya. Selanjutnya, ia menghindari gunjingan orang lain atas orang itu 
sesuai dengan kemampuannya. Sehingga gunjingan dibayar dengan pujian. 


- Tafsir Aurthuby : 


Lusgy ASusasy Lita Yg Low Ag pil lal Las Ul Uk yo LS Igaiisl Iaiol call Laal L : ailes Jg3 
may Ulas dll ul dll Igtilg og0iid 59 Luo ASI al SL « Ja 
Jiluo yiuc 
saill lwt yo pala) 9d li lil : JS Ob yo LS Isya! Igiol ce3ll Laal L : Je ds3 : SA 
abal Ja JJ a35 Jiltu ISI US - kg le WI al - gl Ul S9» log) Lbiel - alug lc Jl ala 
uas pl pl lia le Jiol ol « ulokw pat9 « abs) sJl low p449 . lagors49 ya omwg0ll Kala Jl all 
lolab - akug le Al al - sll yo W db Hilil : J X3 « lolsl9 lolelo Ix5y ala Isls3 « Uus Log) 
oo Jua dia US ld J3 305 up doluul ll Lal  - plug Ale Ali Lao - guild J8 UBS « lol 
sada Saic lo: doll J3 « All HH, - alug le WI lo - gl 3 dolul US9 sllasuli »leb « 
A3 dulbwall 0 Atil Jl laku | 300 112) bisa Ai. Isu USG ons US 38 : V3 « ld u3B lagu g3)3 
sad dolul ic Jd « ulu illoil 5. d3lo ye douow Jis Jl lalu bisu gl: X8 « Uni AAL ay « 
J3 . Ul gb: X3 (loSal gal 93 all dua Sol Ml): Jlp3 - alag de AI ola - saill lodl $ 
call Ugal L 3 cal 8 ( dolulo « low ak USG kail loSiSI3 ) : J3. 051& X9 Lon IS Liogy 98 WSI lo 
gali Mis « Ol lesw sesi Jah Ink Y : Sl sale 053 pil Jali LA ul Uli yo LowiS Isatisl Igiol 
asli ado sal yo. 
dan seterusnya... 
- Tafsir Jalalain : 

Kyo 25JI Jab sgmll UKS MS gd A30 SSI Wil Ul LAM Ul UbIl yo LuiS Iguissl Igiol wall Lal L 
west Sal dio ia Agu 19) agio sabu SDI 59 A9 All YG Ae Gludl A9SY LIS Ad9 uin goll 
WI US ulg WS) seguin 0 Sy luasy Susy Lalin Non laic Cole agnleog Kwalwal WI 90 Ios N 

(Sila 98 ulse (SI Kagaid SD» Y au Y SI yadillg SuiSlb Wlino US AI ISL ul A35 Haul 
ob Ulus NI 98 lis isl «AJI Iggilar J9Nl 198 SU agaid 53 yuli Sule LAS Sd9 dilan X5 Aool ISIS 


x3 Kd) ml Cg HB KUIS WI ul» duo Teng. 
http://guran.v22v.net'/tafseer-4624-49.html 


Rosulullah SAW bersabda : 
uatll Uguc us dye Alai yo sugb 


Bahagialah orang yang sibuk mencari dan memperbaiki aibnya sendiri dan menjauhi mencari-cari 
aib orang lain. 


2. Dan bagi yang meminjam tanpa seijin yang punya itu bagaimana ya? 


Yang demikian dalam agama dinamakan ghoshob. Ghoshob adalah mengambil sesuatu yang 
menjadi milik orang lain dengan tanpa kerelaan pemiliknya, baik berupa benda seperti baju, 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4843 ) 


sepeda, dll. atau berupa kemanfaatan, seperti memanfaatkan suatu rumah dengan tanpa ijin dari 
pemiliknya. Hukum ghosob adalah haram, berdasarkan dalil-dalil dari al-gur'an, hadits dan ijma' 
ulama. 


1. Al-Guran. 
Diantara ayat yang menjelaskan tentang keharaman memafaatkan sesuatu tanpa adanya 
kerelaan dari pemiliknya adalah firman Alloh, 

Usalss sil JL usil Jlaol Lo 3 KU ASI ol tu |alsi3 JbUL Sig 1Jlasi SG “9 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 
Padahal kamu mengetahui.” (AS. Al-Bagoroh : 188) 


2. Hadits nabi. 
Terdapat banyak hadits yang menjelaskan keharaman ghosob, diantaranya sabda Rosululloh 
shollallohu “alaihi wasallam: 

dua Lanbos NI alah Sya Jlo Jay 3 
“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya” (Sunan Daruguthni, no.2885) 


Dan sabda Rosululloh shollallohu “alaihi wasallam, 

Omaol Ri Lo dalil 15 Sglu UB Maap NA Kn 
“Siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara aniaya maka dia akan dikalungkan 
dengan tanah sebanyak tujuh bumi pada hari giyamat “. (Shohih Bukhori, no.3026 dan Shohih 
Muslim, no.1610) 


3. lima Ulama' 
Semua ulama' dari semenjak zaman para sahabat hingga kini telah sepakat bahwa hukum ghosob 
adalah harom. Wallohu a'lam. 


Referensi : 
1. Al-Fighul Manhaji, Juz : 7 Hal : 215 - 216 


mal 

blgac pe HS dc ui 9D Heg lal 2d Sl - dal 9 - maca 'a0y si 

sik Balas al Joli35 ses gISIN atuaS dasis-gl ln usug "alas Ie ISils anis Gsu SI ala 
ogDi9 yul GS9 c09559 

dug plab JSI 38 ic Lg3 Jo ISI no yo Ly sada SI salbllg Sasull iga ale si (Ulas) :WG33 
uas OJg dal olbsi J3 onolE 989 c0LS) satu d4 Jl SW gl9 Dn 9gI NIC X9 dio doll usu 
ve wol Id 93 yuWl yo wiSII desy lo dll uu Lag .IiSa9 Iusal Cm 993 Up YSI uk Al le 
pal R05 pgale Guliig sugnd XD UB es DU )92h saga 9S alasiuul gl cd US 99 KUSW 
USBX pgil9 9 2 io agil USS yo Li Ugly Agil usiku IgilS « uls dag SNI 9 da gadall maa 
Sana laa Pena gs da atap MN AS sale alan NG sasa Sta daa Iga 


ds! ade 21099 Jl90NI Klo Sasill ye 235 yo 953 lal clSI yo gd9 desi Aly email Hay 5 
disall ye Cuslslg ul « obi el y09 «3 yu 

Jlsal 10 B3 III alSJI dl Lag Inls9 JloWlL ASiuy ASllgol IgiSb6 9" adl Upi Leios Usil KL Lal 
usb las ld solid Jlgol ya cp cl" tndlas Jai Leing (188 Baal) "ugolei milo INUL sll 
10 sll) "Dasa ugluatwg DU agigkeu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| asaa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


anal) "ala Sin Sulsel Slgolg Kilo ul" tawa ale dl dun A93 Lging #CyalsNI loig 
dolutl! ialuung .67 128) “Rolu wo cg Bo Dp Halug Ole All ala yul Jo Lal 93 Sal, 
Jlo Jay Y" Talug ale Al alun Vg3 Lgiog . (1679 588) Jl90N19 KAL, A9 clonll au ai Luki "UL 
cluo 93 lgiog ? (26 daan 3g M1 eno “Esa 9 ulos ja da,sl) “dadi Cb AI alun (Sol 
SSI say 1S) Ball) "um Raw yo dobill a97 Sabu WB lal KA) yo Lu AS yo" Ialug Ale all, 
Sy ld 49 yA) Cnn6g allall ay sai Uh sililuall #alung .3026 :53) com ol Raw 9d cl lo Hb: 
1610 


dil Isa lenal Lal yo Lama IS 3 - ilglly JK Ig - Lal pi ac Usoluall gas! 359 
Ia Ligy cd alug le Al alas 


http://www.fikihkontemporer.com/...!hukum-ghosob... 
Baca juga link terkait : 
www.piss-ktb.com/2012/02/529-akhlag-ghibah-yang-diperbolehkan.html?m-1 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/842629962426480/ 


3730. HUKUM MERUNDUK, NGESOT, DSB SEBELUM 
BERSALAMAN DENGAN KYAI / GURU 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Ada satu daerah yang adat dan budayanya (katanya sih tatakrama) kalau 
mau salaman ke tokohnya (katanya sih kyai) dengan jarak tertentu (5 meter misalnya) harus 
ngesot. Pertanyaannya: Apa tanggapan para sahabat piss-ktb semua ? Maaf saya tidak menerima 
pendapat yang tanpa referensi yang jelas. (Muhammad Hidayat) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Hukumnya Tafshil dan khilaf : 

1. Menurut Syaikh Al-Bujairimi dalam kitabnya, membungkukkan badan kepada orang yang 
mulia hukumnya haram, namun apabila bermaksud mengagungkan sebagaimana 
mengagungkan terhadap Allah (Sujud-rukuk) maka kafir 

2. Menurut Asy-Syarbiny dalam kitabnya, hukumnya makruh bagi orang yang membungkukkan 
tulang belakang secara mutlak terhadap setiap manusia, dan sujud terhadap manusia adalah 
haram 

3. Menurut An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya, hukumnya sunah, dengan digiyaskan pada 
kesunahan mencium tangan ataupun kaki orang orang sholih, orang 'alim, maupun ahli zuhud 
karena ta'dhim kepada mereka, berdasarkan tujuan dan niatnya sepanjang tidak diniati 
sebagai ibadah seperti halnya beribadah kepada Allah SWT (sujud, dsb dengan niat 
menyembah). 


Referensi : 


Tidak ada perbedaan antara ngesot dengan membungkuk, tinggal giyaskan saja, karena dita'bir 
atas illatnya terletak pada penta'dimannya, buktinya jika tidak seperti menta'dimi Allah, maka tidak 
kafir, terutama pendapatnya Al-Bujairimi di dalam Hasyiyahnya : 

agoalasi 29 gl HADAI Sic Aly» slab 38X sis Jati KS Gol slissdl : anal 39 0 ul J9 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| asas ) 


Al oles Jl salasiS agoubosi M8 Ul y3S9 WI subeS Y. 


Menundukkan kepala kepada makhluk sebagaimana yang dilakukan ketika bertemu dengan orang 
mulia hukumnya adalah haram secara mutlak, apalagi bermaksud mengagungkan sebagaimana 
mengagungkan terhadap Allah (Sujud-rukuk) maka kafir 


Di Mughnil Muhtaj juga begitu : 
Al a39 Jd gmml log , cw 0 s1 JI lo sell sis 0, 1 Elisa sue0 59 aw ll Jles. 


Hukumnya adalah makruh bagi orang yang membungkukkan tulang belakang secara mutlak 
terhadap setiap manusia, dan sujud terhadap manusia adalah haram 


dll Lao wall ye S9) 9 «al NI 3gnu N bolc ES JI, 4 E3S) db UN 4 Aall od elsdl 3gay N 
said X1 JB Sal gim olsl db Ja Jl dil Jom, 1 AJ» ul alang le. 


Illatnya bisa di baca diatas ini, yakni 'rukuk dalam artian membungkukkan tulang belakang' karena 
itu adalah ibadah yang hanya boleh dilakukan terhadap Allah, sebagaimana riwayat Nabi Saw 
ketika ada yang bertanya terhadap beliau bahwa apakah boleh bagi seseorang yang bertemu 
saudaranya kemudian dia membungkuk? Rosulullah menjawab : Tidak. 


Ngesot ketika mau sungkeman atau salaman hukumnya boleh dengan pertimbangan 
diperbolehkannya cium kaki dan tempat-tempat mulia atau barokah : 
- Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab IV / 516 Cet Beirut : 


disi any Jai lolg -855YI Jl yo 2gni3 lela SD Jlg BlLall Ja Jl M Jai Genta Uluall 
dal JI Sya 09 S09 el) goy9 Lil Lini Jal ic did 99 US otg 


"Masalah ke empat : Disunahkan mencium tangan (dengan maksud tabarruk) orang orang sholih, 
ahli zuhud, orang 'alim, dan sebagainya dari kalangan ulama ahli akhirat. Adapun mencium tangan 
seseorang karena kekayaannya, atau kekuatannya, atau karena pangkatnya yang berhubungan 
dengan dunia dan sebagainya maka hukumnya adalah sangat makruh" . 


- Bughyatul Mustarsyidin halaman 296 : 


Jlsol 590210 yu peler 319 panda! Lag el sal K3 de day ti SEL Jstig "331 all ball JB9 
dl dwlly mas 


"Imam Al-Hafidz A-lragi R A berkata: Mencium badan, tangan atau kaki orang-orang yang 
dianggap mulia dengan maksud mendapatkan berkah, adalah perbuatan baik dan terpuji 
berdasarkan tujuan dan niatnya". Wallaahu A'lam. 


MUJAWWIBB : Mahbub Yafa Ibrohim, Ghufron Bkl 

Baca juga artikel terkait : 

1322. ETIKA : DALIL MENCIUM TANGAN HABAIB, ULAMA, KYAI DAN USTADZ 
1154. MASALAH SYATTA : MENCIUM TANGAN PEJABAT 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/881104858578990/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4sa6 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3762. CINTA DAN PENGERTIANNYA 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, mau tanya uztadz uztadzah, 

1. apa sebenarnya cinta itu ? 

2. adakah kitab salaf yang menerangkan? namanya apa ? 

3. dari mana cinta berasal? jika dari nafsu, dari nafsu apa? lawwamah atau muthmainnah. atau 
apa? 

4. apakah kaitanya dengan sifat Alloh arrohman arrohim ? 

5. apa pengertian dan perbadaan pacaran dan ta'aruf? bagaimana hukumnya? 

Mohon penjelasannya dan maaf kalau kurang sopan admin.. (Adi Ma'ruf) 


JAWABAN : 


Wa alaikum salam, berikut macam-macam cinta dan pengertiannya dari Al-mausuah Al-fighiyyah 
juz 36 hal 186 : 


2. 


CINTA Dn etanana en Tea 
Jladl send all Jual : dell 33 Asal 1 Le . 


Pengertian cinta dalam segi bahasa yaitu condong / suka pada sesuatu yang berjalan 


IBI desa SI) His 1 S3 D5 ole gag. D3 diss al 25 II Hall : Sulit Gel Jl JG 


(na SB9 AI 30 aoi Gigi S5SI3 |: Wei J3 ding « Y Ri sip A05 gal UX0g. Sal 
SUS yan KAS deli Ja asas draal ac 


Arroghib al-asfahani berkata, CINTA adalah ,menghendaki / mengharap pada sesuatu yang kau 
lihat atau kau menyangka sesuatu tersebut adalah baik dan cinta terbagi jadi 3 macam : 

1. cinta untuk kelezatan / kenikmatan, contohnya cintanya 2 sejoli yaitu pria pada wanita 

2. cinta untuk kemanfaatan, contohnya seperti cinta pada sesuatu yang bisa untuk dimanfaatkan, 
sebagian dari itu adalah sebagaimana firman Allah dalam surat AS-SHOF ayat 13 


Goal 203 Ca R33 ll Hg Si isi S5 


Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan 
yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. 

3. cinta untuk keutamaan, seperti cinta pada ahli ilmu pada sebagian ke sebagian yang lain 
dikarenakan ilmu 


bad KS le J 5533 X9 Jb bad UU Gal wall all y 303 30 Asal JI 


Sesungguhnya cinta adalah urusan hati yang mana tiada kemampuan bagi manusia untuk memilih 
dan tiada pula kesanggupan / kemampuan baginya untuk mengontrol. 


- Al-mausuah Al-fighiyyah juz 36 hal 186 


: os 3al : 

» Ki3 YAA wis Jl Je wika Yo x13 IS 9d Jotikang « W3S yisig sasull diS0 : dell 93 6S3all 
(42353 8590 Sin Jas) : sdlai J3 Vo 003 lb Jos25 gi 3d usil GI Sal. 

Jis Gg ld Os US Ul 3S3allg Gaal og Goal . Sgslll dino SE 5 Luo Alisa 33) X3 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | agar ) 


bbi3 ella Jis dea Yo 3313 « Kuas Arka Lali. 
gal yo 221 ESa6 R9 JE3 


. Gaal 
- @Sall 93 bI3NI3 elus ASENI : All 43 Gis . 
dasi yo sel Asal Jl dada ASall p akall3 « SaRll ita 42 25 bol curall 233 V9 . 


AI : 
sil ad KJ 85 andil adl yukill &5 53) Latul Je33 « Jalg S3 Ie 0 HS 56 83 Ji 93 SINI 
KSEI 389 ogdiall $9 0563 « sedull all yukill &953 303 lal 99 d5 Jagiuy F . Jaa Y al Jam 4 ARCETIT 

Jay 1 9 al Jan € Ulasan ul ag. 

Sa Ipa BINI 2 Ga 

(USAI 8 Ile Ust NP Olla J3 ding 

@galby Yg Godois Y SI . 

BINI G9 el Ts Gl SISAIG Gaal yo Ukall3 . Soklll sisa ,2 43 WbLDNI sisa 23 Ag 


Mawaddah (cinta) 
mawaddah menurut bahasa adalah : mencintai sesuatu dan mengharapkan adanya sesuatu itu. 
dan dari kedua makna tersebut digunakan satu sama lain yang mana tamanni (pengharapan) 
menyimpan makna wudd (cinta). karena tamanni itu mengharap wujudnya sesuatu yang dicintai. 
termasuk dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala : ' : , 

21: ybs... daS)9 d590 ASiw Jes9. 
Dan menjadikan diantara kalian rasa cinta dan kasih sayang. . . lugman : 21 
makna mawaddah secara istilah tidak keluar dari makna secara bahasa. 
dan perbedaan antara mahabbah dan mawaddah. bahwa hubb itu berada pada sesuatu yang 
menetapkan condongnya tabiat dan hikmah secara keseleruhan. sedangkan wudd itu hanya dari 
segi kecondongan tabiat saja. dan dari sini mahabbah lebih umum dari pada mawaddah. 


Al-'isygu (rindu) 

isygu secara bahasa adalah rasa rindu yang menggebu-gebu pada perempuan dan berlebihan 
dalam rasa cinta. 

dan makna secara istilah tidak keluar dari makna secara bahasa. 

hubungan antara mahabbah dan isygu itu bahwa mahabbah lebih umum dari pada isygu. 


Al-irodah (kehendak/keinginan) 
Macam-macam pengertian mahabbah! cinta bisa dilihat di kitab as syifa (2/390) : 


Kuasa «ES 9d Agil uc Ka jiS9 « - alug le AU calo - gw dunt0g « WI 0 puti WI Ul Hlisl 
Jlosl BESI Lgi « Jlto HesI Ml dial ga: 

UII MLS ul JS: - alas - Jg3 all cakil WS « - aka Ale UI ola - Jgwll Elit doll : Ubi JS 
HN (31 5 Ulas Jl ougasb dl. 

Gas Kasie SAN end se ll sasa Site Jaa IN RAD ep As dls 

sasa SU Tema 2 randa: 

Uso slah: sll JBg . 

| Soal) dll Arah : near B3 

MK en bus GAP GNIP aa As bas 

J Galso dll dall Jo dal : s1 JBg . 

Litits Ug9 dusall Ola ol Bola doxtiall Olhlall LSI3 » 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| asas ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dkonll soal LAS 4 ASI BSN lol U ASI 30 3SI9 Ulil SBlgg Lo wd) Junll dana diuiag « 
ale Lil gal Laall Jilo mulus ab JS Lao Ldluslg « BUSUI & xdl9 « domba « dll Ulgw33 
Ggsgoll Jaly « elalellg « wal dasaS « diy is Siloh yuleo ig « Alis duloy ASI yo alus 
&ly nia 2d Jliob Sat adl Jilo Uli gab UB « dial Jle3N19 « Ahosll sll agic ssilal 
usia alyislg « asal eling ulogNl yo PNJ dl Saja lo way gd dol yo gutullg « Agil asas mall 
al es yoo ale gaosill cal 388: Aile aolaily « Aas apa s0 al sal oa il as yaa. 


Orang-orang berbeda pandangan mengenai rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi - 
shollallohu 'alaihi wasallam - beraneka ragam ungkapan mengenai hal ini. secara pasti ungkapan- 
ungkapan itu tidak kembali pada perbedaan, akan tetapi kembali pada perbedaan keadaan : 


Sufyan mengatakan : rasa cinta itu adalah mengikuti Nabi - shollallou 'alaihu wasallam - seakan- 
akan beliau memperhatikan pada firman Allah : 


31 2 Ulos Jl Ul Ku susah All sei LS Ul JS . 


Katakanlah jika kalian mencintai Allah . . maka ikutilah aku . . maka Allah akan mencintaimu . ali 
imran : 31 


Sebagian yang lain mengatakan : rasa cinta kepada Nabi adalah meyakini dalam menolongnya, 
mempertahankan sunnahnya, tunduk patuh pada sunnahnya, takut menyelisihinya (tidak sesuai 
dengannya). 

Sebagian lagi mengatakan : rasa cinta itu terus menerus mengingat sang kekasih 

Yang lain mengatakan : lebih mengutamakan kekasih 

Sebagian yang lain mengatakan : rasa cinta ialah kerinduan mendalam pada kekasih 

Sebagian yang lain mengatakan : rasa cinta itu ialah berkesesuaian/setuju terhadap kehendak 
tuhan, mencintai apa yang dicintai, membenci apa yang dibenci 

Yang lain mengatakan : rasa cinta yaitu cenderungnya hati untuk mencocoki 

Ungkapan-ungkapan di atas lebih banyak mengisyaratkan buah dari cinta bukan hakikat cinta 
Hagigat dari cinta adalah kecenderungan/kecondongan pada hal yang sesuai dengan seseorang, 
kesesuaian itu ada kalanya karena rasa nikmat yang didapatkannya, seperti gambar-gambar yang 
indah, suara merdu, makanan dan minuman yang lezat dan lain-lain dari setiap hal yang mana 
tabiat yang normal condong padanya karena ada kesesuaian/kecocokan padanya, atau merasa 
nikmat dengan apa yang dirasakan akal dan hati terhadap makna-makna batin yang mulia. seperti 
rasa cinta pada orang-orang sholih, orang-orang alim, orang yang ahli berbuat kebaikan yang 
berkesan dari perjalan hidup indah mereka, perilaku-perilaku yang baik. karena tabiat manusia 
cenderung pada kegemaran dengan meniru mereka sehingga timbul gelora semangat kefanatikan 
kaum pada kaum yang lain. dan bentuk keberpihakan umat pada yang lain pada sesuatu hal yang 
dapat menetakan untuk perpindahan meninggalkan tanah air, menerjang hal-hal yang 
menghalangi, dan merusak jiwa, atau adakalanya rasa cinta seseorang itu timbul karena 
mencocoki dari segi perbuatan baik yang dilakukan padanya, pemberian nikmat padanya. karena 
jiwa itu tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik padanya. 


MUJAWWIB : Mbah Godek, Mas Hamzah, Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku, 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/892952630727546/ 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| 4849 ) 


3765. EMPAT ANJURAN ROSULULLOH SAW KEPADA 
"AISYAH SEBELUM TIDUR 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Saya pernah dengar hadits bahwa Rosululloh saw memerintahkan aisyah/ 
fatimah (saya lupa lagi) kalau seblum tidur disuruh 

1. hatam gur'an (al-ikhlas 3 x) 

2. ibadah haji (subhanalah dst) 

3. minta maaf pada seluruh manusia (istighfar bagi muslimin muslimat) 

4. sholawat 

Apakah boleh dipake ? terima kasih, wassalam (Yusuf Faturohman). 


JAWABAN : 
Wa'alaikum salam. Lihat Kitab Durrotun Nashihin ,Hal 341 (darul fikr) : 


ala Aayl (adas ws polis Y Atule L las dll y.3, Ailol JB ul lu Alle dl ko yul ye S9,: 
wi sig selic mol, yoko! Ra sung doll ag selai JI ss Allen sudg UI ai Ku 
d 0g da5 el. 

sos al Jls8 salil Jaa) cal Lai Lali “ANA pil ri yaa ale Cu salug ale All ala Jaa, 
les | dell 058 9 Jab Y clan! Asy io, 

va elu leg de Cuka ISl9 ul yall cuois elikS Bb ant dil sd J3 OLS Isl "JB3 dil Jaa mu 
Sada dl lom ! Ca Isa selis v9» pglK9 caiogall C1 sitiuul 9 oli ag clait Sl b.x0 38 Ml 
Koiclg Lana 348 LSI dilg dil NI dl Yg du. 


Suatu waktu Nabi saw. bersabda pada Aisyah ra. ketika hendak tidur : “ Aisyah, kamu jangan tidur 
sebelum mengkhatamkan Al @uran dan menjadikan para Nabi mensyafa'atimu kelak di hari 
kiamat, semua orang Islam telah ridlo kepadamu serta tunaikanlah haji dan umrah”. Lalu Beliau 
saw melanjutkan shalatnya. Selesai shalat Siti Aisyah bertanya, : “ Rasulullah, ayah dan ibuku 
menjadi tebusanmu, engkau perintahkan aku melakukan empat perkara dalam waktu (yang 
singkat) yang aku tidak bisa melaksanakannaya”. 

Beliau saw, dengan senyum mengatakan : “ Ketika kamu membaca Surat Al Ikhlash sebayak 3 
kali, maka seakan kamu telah mengkhatamkan Al Gur'an, ketika kamu membaca shalawat atasku 
juga atas para Nabi sebelumku,maka kami para Nabi kelak di hari kiamat mensyafa'atimu, ketika 
kamu memohonkan ampunan semua orang mukmin maka mereka telah ridlo kepadamu dan 
ketika kamu membaca Tasbih (lengkap), maka berarti kamu telah berhaji dan ber umrah”. 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Ulinuha Asnawi 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/890406180982191/ 


3769. PEMBAGIAN AKAL MENURUT ISLAM 
PERTANYAAN : 


? Kecapi Warung Arag 
Assalamu'alaikum. Apa yang dimaksud dengan akal wahabi dan akal kasbi? 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4850 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Mas Hamzah 

dengan akal maka hakikat segala sesuatu dapat diketahui dan kebaikan dapat dibedakan dari 
keburukan, akal dibagi menjadi dua : 

1. ghorizy (instingtif) 

2. muktasab (perolehan) 


Akal ingstingtif adalah akal hagigi dengan ketentuan beban taklif yang tidak boleh melampaui 
beban batas maksimal dan tidak boleh kurang dari batas minimal. dengan akal ini manusia bisa 
dibedakan dari hewan .jika akal ini dimiliki manusia secara sempurna maka dia disebut sebagai 
orang yang berakal dan cerdas, dengan akalnya dia bisa mencapai kesempurnaan. 


Yang dimaksud dengan akal muktasab adalah hasil dari akal ingstingtif yakni hasil akhir 
pengetahuan, kebenaran strategi dan ketepatan pemikiran, akal muktasab ini tidak mempunyai 
batasan sebab dia tumbuh dan berkembang jika sering digunakan dan akan berkurang jika 
diabaikan. Wallohu a'lam 


- kitab adabud dunya wad din imam mawardy 


LimiKng S2 Puiakah kdi 99.0 Ujaall3 KbmSII Gg Ukoti3 2303! Hits Cs Jiall Gl alel. 
Jua 43 ulat all dc 3uoi A3 ES adl 3) N GUSI 9 Gl S5 d3 Asasi Jia 39 54,36 
CniKoll Jas GIE Ul JAS 3S adl 4 2553 NE Gatu okadA 98 5 58 su SI sila GS Ulas 

Ul sah OY #5 Isgl gala 8586 @lkoly Aulia Aanog ogall Alai 303 Sell Jill Sub 363 

ea seng desi: 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/883994074956735/ 
www.fb.com/notes/909873725702103 


3770. HUKUM MEMAKI DENGAN KATA-KATA KOTOR 
PERTANYAAN : 


2? Aep Ezztt 

Assalamualaikum.. Maaf mau tanya..Ketika melihat kebodohan atau kecerobohan seseorang 
terkadang timbul makian. Apa hukum memaki seseorang dengan ucapan "setan !!", "Anjing !!", 
"Babi !!".Apakah bisa menyebabkan murtad gouli.. sebagaimana memanggil/memaki dengan 
kalimat "kafir !!" kepada seorang muslim. Matur Suwun. 


JAWABAN : 


? Ulinuha Asnawi 
Wa'alaikumussalam Wr Wb.. Larangan Memberikan julukan (panggilan/lagab) dengan panggilan 
yang tidak disukai pemilik-nya. 


krl led SM all UNI 50 aeil LL 

03 las wi Kuil pa le elok! Gaslg (1: LSN) (JW Ig alis Yg H: clan adil JB 
m2319 Ka Yl9 jin 9 Rs Nl9 00 A9 Jos 19 RC N9 sae Yg s9 Vian NIS dan A US el gu 
loo JS & gi . al dn dino € US si JtsNl9 Ssioll 9 yo J9 ab3Nlg ai Xl9 pita 9 yulo3NI9 G53Xl6 
Bagio BLS WS lo JiXog » ly VI du Y ya Hoya Ags ade dl 0, 595 ole Isgsil9 . 0,5 
Lo ses elang Is basi bas 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4851 | 


Firman Alloh Swt: : “Dan janganlah kalian memanggil panggilan dengan gelar-gelar yang buruk”. 
(Al-Hujurat:11). Para Ulama telah sepakat, atas keharaman memberi julukan kepada seseorang 
dengan julukan yang tidak disukainya, baik yang berupa sifat seperti : Al-A'asy (pincang), Al-Ajlah 
(botak), Al-A'ma (buta),Al-A'raj (pincang), Al-Ahwal (juling), Al-Abras (belang), Al-Ashaf (codet), al- 
Ashaf (berwajah kuning), Al-Ahdab (bongkok), Al-Asham (tuli), Al-Azrag (berwajah biru), Al- 
Afthash (pesek), Al-Asytar (cacat), Al-Atsra (gowang giginya), Al-Agtha' (buntung tangannya), Al- 
mig'ad (lupuh tubuhnya), Al-Asyal (lumpuh tangannya), atau sifat yang dimilki bapak dan ibunya 
dan lain-lain dari sifat-sifat yang tidak disukainya. 


Kesepakatan Ulama, boleh menggunakan julukan-julukan tersebut jika memang untuk orang yang 
tidak diketahui namanya kecuali dengan sebutan demikian. Adapun dalil-dalil tentang kebolehan 
tersebut sangatlah banyak dan masyhur, akan tetapi aku tidak menyebukannya agar ringkas 
pembahasannya". Wallahu A'lam Bish Shawab. (AI Adzkar Imam Nawawi. Hal: 250 Taha Putra, 
Semarang| 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/890831430939666/ 
www.fb.com/notes/909876752368467 


3787. MENYAKITI ORANG TUA YANG NON MUSLIM ITU 
TERMASUK DURHAKA ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, kakang, teteh, ustadz dan ustadzah, saya mau tanya, apakah seorang anak 
durhaka jika tidak mengundang ibunya ketika akan menikah, dikarenakan si ibu sudah tidak islam 
lagi (non muslim). Makasih..wassalam.... (AL Arief ). 


JAWABAN : 


Wa'alaykumussalaam...wr.wb, sekalipun ibunya murtad, silaturahmi tetap harus terjalin & teruslah 
berdo'a kepada ALLOH SWT agar ibu masuk islam kembali. Dalam Hasyiyah al Jamal, dijelaskan 
bahwa mengundang tetangga non muslim (kafir dzimmi) yang diharapkan keislamannya saja 
sunah apalagi ibunya sendiri yang non muslim. 

- Hasyiyah al Jamal, 4/272-273 : 


dan iSgall slasil II gp sUBUI Lalb Sx 48 (92253 £|5 Alkul Lio bgitu ) Saud gl BULU La Laila 
us Uu Ling (Cl es Alka! Laio 53 ) mau) Ta ya Ga 0 Ls UI DE pb Da 1 
II Ro G3 IS U9S3 Si (BUSUI “bsa a93) gliS5.... lokal Mus Kas gi uu pel 

bel «si 

dil US ul US lg « Dal akudll 52 calbll slasil LS lakuo 2ESOl9 kel US ul SSI 13220 3l US 
Ole el ab ye SBI ye Ul 

calo bi Jd Ul 5 & 3i las YB gi dolul 55”) 389 « ISI (no 0163 A93 Julhoc. Baek ubko 


Jadi, jika dengan tidak mengundangnya diperkirakan akan membuatnya sakit hati, seharusnya si 
ibu tetap diundang ke pernikahan, untuk menghindarkan diri dari tindakan menyakiti perasaan 
orang tua, karena menyakiti mereka meskipun orang tua tsb non muslim tetap dikatakan durhaka : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4852 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ul alel: 


Ud usokwolb andil Ep NI LS 99 899 ulg « SdLJI gag LIS ala SI ( wallgl Igic9 : J3) 
WJl ac Ss ul ala . 

| | OLI Aing « 1g Ul SSI lagu Ul lagigic sus0g . 

donD 019 99 K9 ISP aula « Jgawo9 WI suo0 88 aalg IC yo: - plug lc All ala - all Ja, JB 
sdletig diloy dlib d yasallg « nil J9 4 Andal Sl iga 93 WSC cmd Seal 4 AL us AE ia ll 


MUJAWWIB : Ibu Af-idah, Arik Sholta, Ghufron Bkl 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/905839032772239| 
www.fb.com/notes/912737298749079 


1525. BATASAN TERTAWA 


PERTANYAAN : 
2 Nur Hafeezah 
Assalamu'alaikum... mau nanya batasan tertawa menurut islam....matur nuwun 
JAWABAN : 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Batasannya adalah : Jangan tertawa melalaikan tujuan hidup didunia,Jangan 
tertawa tanpa ada kekaguman,Dan jangan tertawa hingga keluar suara gelak tawa... 
TERSENYUMLAH bukan TERTAWA....!! 
ken US aing ol ya OLI Kemag  ceiI 3 el Upin Jua RS ya ya) Tks (Doni FU V5) 
ons BA OP) JB Ig Keladi GALAU ya JLN Sleiiaadl Jd oya yag Led da2 Gagin CA ian dia SY, 
AL A19 dilong 03X oya Ui Lis aula Yg And dai aka Y SAI ca pas OLI 31 yak ye cai (Aa eh 
Ju ISA, ae La ds lesi, Lb gladi J9 0 m3 9 MAN Ai ah Oo SL ya JS Gale azalb 3 di yag pe JS Sola 
SUL aa Yy Lag Y Las Il Yg PP ya Ebi Yg Kama Pa Joel SUV  baY | 125 oo | Ol 
CSI ULAS GS Yg Lela GS 1 JUS Gemogl 2 nabi Ganga SE) SU Spb lay Kasi LA LIL Ob pt Jl meaiy 
de Lala ALA UUS pai Vj Ca pb oya Lori Yg Roro pb 3 Jak Yg Terleml 3 £ plg No G3 Yg 
SAI ol ol Lee ja AS AL Gokil pb Lea Wusag HS JI pkl ol Leg Ganga Lian By Ul ab yah la Lltjans 
Lea) Uinbar SS Lela Upakit, LAI ce) oh lome Ki HS 
“Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati.” (HR. At-Tirmizi) 
Tertawa adalahcara seseorang mengekspresikan kegembiraan didalam hatinya dengan dilahirkan 
melalui raut muka.Syariat melarang seseorang banyak tertawa karena yang demikian dapat 
melemahkan tubuh dan mendatangkan penyakit-penyakit hati.“Karena banyak tertawa dapat 
mematikan hati” artinya menjadikannya tenggelam dalam kegelapan bagaikan orang yang telah 


mati, tidak bermanfaat lagi baginya segala yang bermanfaat dan tidak lagi dirinya mampu menepis 
hal-hal yang tidak ia sukai. 


Lukman al-Hakim berkata pada anaknya “Wahai anakku...!Janganlah banyak tertawa tanpa 
kekaguman,Jangan melangkah tanpa ada kepentingan,Jangan bertanya atas hal-hal yang tidak 
bermanfaat,Janganlah hartamu kau sia-siakan, harta temanmu kau lebih-lebihkanKarena hartamu 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4853 


adalah yang kau kuasai sedang harta selainmu bukanlah harta yang kau miliki... 


Nabi Musa As. Berkata pada Nabi Khidir As., "Berilah aku pesan."Maka Khidir berkata :"Jadilah 
engkau orang yang suka tersenyum, dan jangan menjadi orang yang pemarah.Jadilah engkau 
orang yang banyak memberi manfaat, dan jangan menjadi orang yang menjadi sumber bahaya 
(madhorot).Cabutlah sifat membangkang, dan jangan engkau berjalan tanpa keperluan.Jangan 
engkau tertawa tanpa kekaguman.Jangan engkau mempermalukan orang yang salah karena 
kesalahan mereka.Menangislah terhadap kesalahanmu, wahai putra 'Imran." 


Pada lampiran-lampiran kitab Nabi Musa As, dituturkan :Aku heran kepada orang yang meyakini 
adanya neraka, bagaimana ia bisa tertawa?Aku heran kepada orang yang yang meyakini 
kematian, bagaimana ia bisa gembira?Aku heran pada orang yang meyakini takdir, bagaimana ia 
susah?Aku heran dengan orang yang meyakini sirnanya dunia dan penghuninya akan tertbalik, 
bagaimana ia merasa tenteram di dunia ?. | Faidh al-Gadiir 1/124 |. 


Sal aan KIE Kong Tni ASI Sel Lo Oyala y" lang Aale DI Calo JB 2 ye Will Je Jap Ubud 
2 mai Tami Kat Soy Rebel 3 La) ISP Han) ot AAS Ig 2 at yag JUS Jora Wont yag Li3 Cit ya pe 
Big Of din pyadNy Ekousall RT oeigd Gaia Kama ya wa ISL JI Sea Yg WAS 3 Lon SIB JB Cab J3 KI 
Sayan Ad penang VI yan dah KEK SAN pom! Ain 9 yap, Knp 

Tertawa itu menunjukkan kelalaian akan akhirat, Nabi SAW bersabda “Andaikan kalian 
emngetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian banyak mengangis dan sedikit tertawa”. Ibn 


Abbas berkata “Barangsiapa menjalani dosa sementara ia tertawa maka masuklah ia didalam 
neraka dengan menangis”. 


Muhammad Bin Waasi' berkata “Bila kau lihat seseorang yang berada disurga menangis, apakah 
engkau tidak merasa heran ?Sesungguhnya orang yang banyak tertawa didunia sementara ia 
tidak tahu akan tempat singgahnya diakhirat kelak, lebih amat mengherankan darinya”. 
Demikianlah sisi negatif dari tertawa dan sangat tercela bila hidup dunianya hanya dihabiskan 
dengan bertawa ria, yang lebih terpuji adalah tersenyum dengan gigi terlihat namun tidak sampai 
mengeluarkan suara gelak tawa. | Ihyaa “Uluumiddiin 11/325 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/410631198959694/ 

3791. HUKUM MENIRU TERTAWANYA ORANG KAFIR 
PERTANYAAN : 

2 Mas Hamzah 


Assalaamu 'alaikum,... Jika secara sengaja meniru tertawanya Sinterklas, Apakah itu termasuk 
tasyabuh yang terlarang ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumussalaam. Menurut Imam Izzuddin Ibn Abd Salam tdk masuk tasyabbuh karna 
menurut beliau tasyabbuh yang di haromkan adalah tasyabbuh yang bertentangan dgn syari'at. 


4. (Aualell SSI 515) 592 — 591 5x0 glull 2 JI ata Gold Slash 


ai tas ea ot ola day Lo ol lal lpale elus HWI dll) 
9 (mes Gusi 50 lag desall JB Ulas Wo jus Logo dimall el yi Jis sll adgyg) JB yul dl (neio gg3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4854 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masi ob yiy bobo 9d Dal 93 adl D3 Ii INI Jai US dil de3lull doil Las ye wesl Jl Jis 
Hye ale Aa ay Iladdl Alai segati JS Gaal Jo 38 LSI HWS Aliol dg da3 JI Ulas lo 01 JB 
ats Gl lale-sils san Lesi al lnlosel 2 allsla dalsillg ea 5 AI JSI Luis Sa « 2 Kala 

Job dyiso uc dell 


ai lo (1211 3 un ab Au lai pl 9 al Gap 

Bini lai agio 989 p9i) Jai 0 VA ag3 Gatiill yc Lgi 389 SAI Jas Ulas Ika Lo a83 : wal UB 
Gila yo Elo OLS H8 JB aild aic dls WI sud) MI JA das lol : WS S LaJledll Id &3 : 
Pl ac yg JSI lali « ulu los , ag Uuuill yo 093 S0 WS doll JSN I, bi Gill Wo lago 
ulojll SS 9d dop ll ago Ud yo Lagi WS SEAL Sal : JB SI algbid 98 0d, dll )lal ul 
SI ASLI gl wal gl UlsuXl 399 ole Ogle3 lo lol lis 3 KwLiR0 0 DNS ale diglaty los gili yoiSU9 
Ad sllei All 53 Lv till ye saga YK UB , obl agablei JS Ip IS lis Hb. 


dwi lo A9 all ls (45 : swo)umll 50 Sglid 9 : 

(13) £ Sic lg NI ow Hell log £ NI 39 yo (KnlNI S5) elgadl Jai ol Olly : dliuuo 
diglatu las pil KAiSU9 ulos SS 98 dl elus ag Autis ye Lagi wil sal Sl : wlesll 
paalolsi JaN Sip NE is ai 93 HL gl lau al Wal 39 le ogle3 log , KN ea An 
Ad oles Ab SI lor Jia ya Atil UC gi ed UM, ob. 


2 Nadif Khoir 
Ini ada tambahan sedikit.. 


US lag Ariull 99 al all laila ualet laS Upiig ISL Ulg cw JS 990,4 Y JLSII Jab awull ul del 
dudill ay auoty log logodo 


Ketahuilah, bahwa menyerupai Ahlul-Kitab (Yahudi-Nasrani) tidak dimakruhkan dalam setiap 
macam tasyabbuh. Kita makan dan minum seperti mereka lakukan. Tasyabbuh yang haram itu, 
dalam perbuatan yang memang tercela, dan perbuatan yang memang bertujuan tasyabbuh 
dengan mereka. (Al-Imam Ibnu Nujaim al-Hanbali, al-Bahr al-Raig Syarh Kanz al-Dagaig, juz 2 
hlm 11). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/908675705821905/ 
www.fb.com/notes/913601101996032 


BACA JUGA : 
www.piss-ktb.com/2012/02/386-berpola-prilaku-dan-gaya-hidup.html 
www.piss-ktb.com/2013/03/2282-lain-lain-artis-dengan-peran-kafir.html 


3825. ADA BOHONG YANG DIPERBOLEHKAN ? 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum..... Pertanyaan titipan : Apakah ada bohong yang diperbolehkan ? Matur nuwun 
(Nona Hujan). 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Dalam islam berkata bohong atau berdusta termasuk perbuatan yang tidak 
baik, karena itu salah satu dosa besar yang harus dijauhi bagi setiap orang, walau demikian kita 
juga sering menemukan beberapa dalil yang membolehkan untuk berbuat bohong karena dalam 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAA | 4855 | 


keadaan darurat. Di antaranya hal hal yang diperbolehkan untuk berbohong adalah : 

1. Bukan termasuk orang yang berbohong yaitu orang yang bertujuan untuk pemperbaiki orang 
yang sedang bermusuhan, 

2. Berbohongnya suami untuk istrinya atau istri untuk suami karena tujuan untuk melestarikan 
hubungannya. 

3. Berbohongnya pasukan karena untuk mengelabuhi musuh dalam peperangan. 


Imam Al-Ghazali berkata dilam kitabnya ( Ihya 'Ulumuddin ) batasan dalam berbohong sebagai 
berikut : 
1. Setiap tujuan yang terpuji yang masih di mungkinkan sampai kepadanya dengan cara jujur 
dan berbohong dengan cara bersamaan maka berbohong dalam hal tesebut adalah haram. 
2. Jika tujuan yang terpuji tidak dapat di peroleh kecuali dengan cara berobhong maka 
berbohong dalam keadaan tesebut adalah mubah 
3. Jika menghasalkan tujuan yang terpuji hukumnya wajib, maka hukumnya berbohong juga 
wajib, sebagamana seseorg melihat orang yang ma'sum bersembunyi dari orang yang dholim 
yang ingin membunuh atau menyakitinya, karena darahnya orang yang ma'sum wajib dijaga. 


Atau ditanya orang dholim tentang barang titipan yang ingin diambil, maka ia wajib 
mengingkarinya walaupun dengan cara berbohong, bahkan jika ia diminta bersumpah maka ia 
juga wajib bersumpah dan bertauriyah. Apabila tidak bertauriya maka ia dianggap melanggar 
sumpahnya, dan ia juga wajib membayar kafaroh sumpah. 


Dan ketika tujuan peperangan atau mendamaikan orang yang brsengketa atau menenangkan hati 
orang yang menjadi korban kejahatan tidak bisa hasil kecuali dengan cara berbohong, maka 
berbohong dalam keadaan tesebut di perbolehkan. 


Ketika seseorang ditanya oleh pemimpin tentang perbuatan keji yang ia lakukan seperti zina atau 
minum arak secara rahasia, maka dia diperbolehkan berbohong dengan mengatakan "saya tidak 
melakukan" dan juga diperbolehkan menyembunyikan rahasia saudaranya. Wallaahu A'lam. 


Dasar Pengambilan : 


- Ihya 'Ulumuddin II / 332 


BA AS AA La USA 

ale sesal pal Aitay Gd Ala ya Jl UB co yae (de jl Obati (le) pal ya A8 Lal Ja dian Cal ja Gaal HAKI Ul ale! 
Gaia 03 Jend! SSI Juara HASIL chaluna Hadis Aji Jp Ca) Co yul) pa da dll SA Hila US Ale ya La ANA 
Gkail SS as Ola) Ol al SI awal oa 3 bal all Kla ASI 1 Lea Ga Oyasa JB bal GIS Lag «Ha 
Jsi8 Kam 9 ASI) Kap 9 A3 Haa Lag So lal 1J gi Curl FA CAS La SLD adl Jl Oa SL) ceala Ola Jadi Canada : 
adl JO SI Sal 3 ala A8 HASIL Layan SASII 3 Hana dal JUS) Stay Agama 3 guaita ISA AI Wall (AI Alang ASIN 
SISA ay Uang 


(SUS Lagai Aam) 9 aluall aa Lawac CS € am gd natal LS Gp) ml 93 Laluna pal) SIS Jekasi JS fals dah HASIL 
Wang adl Jp La 1g sanad da LA Lag Jala BUS HA giaa, gagal Slop Y dip satunya Ula A5 Is JOO Aka ag js Lustala 
Alta Wani cha IY AS BUSA sair NY IA into Naa) sai Lal Lay YSA JSI Apa ln USA lg AiuA AA, ly dial, 

CA GA Age slam 3g pal YI JII AA Lelga ASI GB 3g all Ia le pita Y La lg die intake Ul) 
YYY 


- Kitab Fathul Baari Syarah Shohih Bukhori hadits Nomor 2546 : 


Sulu po UI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4856 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ulas yan Jl uc ey 0 € Ol lai cal ye lo 0g Asy adl ul biss AU mac yg say Mc Lida 
ve Raos SAI UKS Gaal Joo mlg Gale AI lan UI Jom, arow lgil 4S dis Lai pgilS pl Ao) 
Sola mw - Lu Jai gl Las gai Ul 


- Syarah An-Nawawi 'Ala Muslim Hadits Nomor 2605 : 
Alwo ade Sggill 2 
ol BS 0g wa JI AS Ly M5 ga as lgi Lal US Uaigg Mia Ladg Ul LouSI 0424 Lx Wo 3 Kauida 
GI pg Aje lil las sai gal INI JaNl Cl ealgal 40 LulSg bumn yul Ly die Ly pg al Api 
gaiyg Ly Jgio9 Gulill yag akay SAI JII yua Jai 989 alug Aiko dl gd dil Jaa) Canaw kail 
oil ag SALAM 9 Layani SN 3 AI WAS yulll gi Lao Ep 193 y005 21 Esa plg tlg cal JB 5 
YS su bias as 04 pad v4 Lagisy Lido WI 9 ac Lian Lg95 BL soll Cyrsg Lol Ja Jl Lyra 
Cg lo Cus ul 4S dip sll Iga las ca WIL cg MUI ya 3 ala 04 S020 Liro lo 
9506 Olliang Lalpii al Js3 0 yuigg Alas lo Jiay LO 9 NI Galill Jay Lao seputi 43 LAS 54 anwl A9 
day lo Sy Aly Lu5 waig 33 sll slim Iga SH JI uc 5000 Lousl pdl Ulu Jugawl Lina SSL 


- 'anah At-Tholibin III / 247 - 248 Cet Thoha Putra Semarang : 


US lg HI Una ld Soy Asing ye Als Jus ISI la 3 U5y S9 sal USSII (Aib) - 
Grha Jungill 10 39050 dguario JS pl el 99 LuLAlIg sela NI 93 JB (El ny 89 193) - 

al WS ang Ul Unlgg semai! el Juni Rul Ul alias a29 USIL gl ala Ud LASIB slow LSI 
dB lassl mu dng uc Alb Ala 3l dos do.ac Lyag) oelhul gl Alt ag.» all up wil bow SI, 
aa ad ISlg & LSI dio J9 Sis A9 «S)99 “ASI do) Alisa 9d Ja WAS « uls MSI ul K3 
see ba dal SNI le tninao Ja Uloisal gl al CS Duo al Uy3 Pgnatio 
va Y owl dilel 2a Lal Ya KU! Vo ala lo Jetii3 UAS gl AS yo W 5219 3S ea Gi 
yeah 


- Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan At-Tirmidzi Hadits Nomor 1939 : 
Sad dani 
Sal 3 oi Ui YNUS yg dgon0 Lir 9 JB « uliw bis Sp jl Sol gal Uda yLiw up Jas Las 
JI Cal ag 3g Cip slowal US LGS Lg dat YS M3 Ly Ulaic up Al M0 Kaili bias YG Sa»! lg 
wol 3 WTI bm ad Gil ol Is JI Cry SS 9d AI BESI Ja Y alug de Al ac Ml Jo, 
v0 Gos3 doa Cyao Id DS 8 AI HASII alang D Aid 99 dg0n0 J9 Yull yu Aoa VISI 9 
Ul old yaill 0 LIS Ly et ye Cal Id id yul uv d3ld S959 Mis upl CudS yo DI clowl USS 
sal us YUI 989 da3 us Bil 3 ul sal Lir LE Ly Sam0 diy Lidselowl ye M3 Sy Jg akug le 
Sa 


Link Asal : 
DOC 0173. Hukum Kebolehan Berbohong Dalam Pandangan Islam : Majelis Ta'lim Tanah Merah 


- Murogil 'Ubudiyyah halaman 65 : 


SSI 9 Jual adl Juogill Say 29050 dgwoio JS Ul sbsNI 98 laS buLAll9 Ly 89 Aly ul alclg 
HO Seal 0159 ul lg 9 dewata dl Juan Rel ul alad orng WISIL gl al 49 LASIL luas 
OI ata Sg SA Da Lagi “Sai Iga Sauaan DK Sal sil ah NS el lela Ay 
dls Jnoosi US ul ale Ad LASIB Gara 101 plg KASI ll ogill 501 Ulg Ul dala pa al» 4 
TO 1 yo Anu SSL 0. 519 dewi JS Ul usg 9 Lelo dgsotoll 


- Fathul Mu'in Hamisy I'anatut Tholibin III / 247 - 248 Cet Thoha Putra Semarang : 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4857 ) 


GIS dg 3 ls BIL Lan bat Ly dng US All Ju ISI la 11 389 cal LSI (AI) - 


Ii Alb yo sadis! logungs SL) gl IAS9 123 dag ls MSI Yo Rilay dg lp AI Ialo da 3ull 20 le 
abad JAS NI 0535 #Losls will ls 2dkolg 53 Sowoio at N US ISI laS 3354 389 A8 


MUAWWIB : Ghufron Bkl, Brojol Gemblung, Guslik An-Namiri, PrEman Berr Tassbiihh, 
Wes Gie 

Link Diskusi : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/884945221528287!/ 


3841. HUKUM MEMBUAT SURAT TERBUKA YANG ISINYA 
MEMBUKA KEJELEKAN 
PERTANYAAN : 


2 Sahlan Albanjari 

Assalamualaikum asatiz mujawwibin. Deskripsi : Sekarang mulai kerap ngirim surat ke seseorang 
di dumay yang orang lain juga bisa baca atau disebut surat terbuka. Biasanya berisi berupa 
macam-macam kritikan, usul plus ditambah data-data yang bikin malu. Gimana menurut 
pandangan agama. ? Boleh apa tidak ? Mohon petunjuk para asatiz. Jazakumullah. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumsalam. Kalo caranya seperti dalam status maka termasuk ghibah : sebagaimana 
penjelasan dari link berikut : 
www.piss-ktb.com/2012/09/1863-anjuran-menutupi-aib-sesama-muslim.html?m-1 


Ixd ggaileo US Villa J dysll assy ang gl Air LSI Lola Ji 0 0S Ly CuS d9 (ala NC Jim yo) 
(A59 bun! 93 Ali Oia )-...modlall adl di Ri Gl Untan A9 sudh B9 00 ya yo ol dll 
cugid3 Usy2 Olelolugouat al SI 


MAN SATARO “ALA MUSLIMIN SATAROLLOOHU FID DUNYAA WAL AKHIROH 
Barangsiapa menutupi atas orang muslim maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. 


Dalam redaksi hadits lain menggunakan kata “MUSLIMAN” tidak “ALAA MUSLIM. Yang dimaksud 
menutupi adalah menutupi badannya atau cela saudara muslim lainnya dengan tidak 
menggunjingnya atau membuka aib-aibnya. 

Yang demikian berlaku bagi orang yang belum dikenal akan kejelekannya bila sudah maka 
dianjurkan dilaporkan keberadaannya pada seorang Wali (penguasa). Yang dimaksud “Allah akan 
menutupinya di dunia dan di akhirat” adalah Allah tidak akan membuka kejelekan-kejelekan dan 
dosa-dosanya... (Tuhfah al-Ahwaadzi IV/574J. 


amolao ji ul lada cag39 Jaibu yul JB (dobitl aga Ali Oia NI bill Ad Isuc dil yi X) 
ol Jaa JB ta, big laale diruloo J5 gUWlg 4890ll Jal 98 leiclsl uc Ygc9 


Imam al-@adhi berkata “Dalam hadits di atas dapat memberi kesan atas dua pengertian : 

1. Menutupi maksiat-maksiat, aib-aib yang telah dilakukan saudara muslim lainnya dan tidak 
membeberkannya pada orang lain. 

2. Tidak mencari-cari, meneliti kesalahan orang lain serta tidak menuturkannya. (Syarh an- 
nawaawi ala Muslim 16/143) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4858 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Rampak Naung 

Wa alaikum salam. Jika itu fakta dan nyata serta sudah umum diketahui masyarakat akan 
keburukan, kejahatan dan kejelekannya maka tidak berdosa dan dianjurkan membuka 
kejelekannya, terutama pada wali (penguasa, pihak berwajib). 


ASIIG sal S 33 bond Jun8 4 Sluc ypl dc Sula agunl R05 « LSI 
3550 27 9 Li « Ulas Ly Sasi Li « So oidI AWAN Re all 9 sll ug (9390 Cwds ) (699 10 Luas 
An aa Jez. AN Oa dana 


- 0 8 0 3 


An ta AN ab Pe Sa Kun as JB gi 
d)ASy 3 lou d9, SSI « Sl Sensei" Laba 339 Ld MEI jab 50 ola) 383 « Aan 
wd 


Apakah kalian tidak suka untuk menyebut orang jahat dan kapan manusia bisa tahu ? Sebutlah 
kejelekannya agar manusia terhindar darinya. Wallohu a'lam. (ALIF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/907446735944802/ 
www.fb.com/notes/927463947276414 


BACA JUGA : 
www.piss-ktb.com/2012/09/1863-anjuran-menutupi-aib-sesama-muslim.html?m-1 


3884. MENDENGARKAN TAILIM VIA RADIO TETAP 
BERPAHALA ? 
PERTANYAAN : 


? Mas Arya 

Assala'mualaikum . Menghadiri dan mendengarkan ilmu di majlis ta'lim itu besar pahalanya,serta 
manfa'atnya. Pertanyaanya , jika mendengarkan majlis ta'lim live tapi lewat radio apa masih 
sama ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. sesuatu yang didengar dari radio secara live seperti aslinya, bila sesuatu yang 
mubah maka hukumnya mubah. Bila yang didengar sesuatu yang haram maka hukumnya harom 
dan bila sesuatu yang didengar sesuatu yang sunah maka hukumnya sunah : 


11T Ho elsa Si 
od9AI lo Tools dodMAI Alap Also 99 gol! bulu da Modi pbaJl suito mlasall Ly, ll 33 
1352 JXSII yo Ram SI Ul 5d NI Alap 99 mao Ab Full UlaS Loi9 (Hdb0 1932/8) ad 

bd 469 Solowallg Ill 98 Romy SIS Wla S0 yalg So 9009 ASioll ANIS 98 gua Jl iluul go 
udi 9d Egowoll 99 dug Sel all Jing -JG ul adl — duta Lsl,3 gal Jl yo £ sowoll 9S Id wdcg 
bos SI US a20 ASI Ul HSLAI A05 Elo 9D lov ASI lg slislI 43 doS53 Ligo US Ulg ASioll 


2 Birrbick Lulug 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4850 ) 


Wa'alaikum salam. Sama,tapi beda. Bedanya kalau hadir langsung bisa bersalaman sama orang 
orang alim, silaturrahim dan nambah teman/saudara, dll. 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Mendengarkan kajian ilmu lewat radio atau media elektronik sama 
berpahalanya, namun ada beberapa hal atau perkara yang tidak bisa dilakukan ketika hanya 
mendengarkan lewat radio , seperti diantaranya yang disampaikan kang Birrbick 


be 211 Cus A3) 

y sesi ul , Aa yul 8 Uh Adil uh SAS G3 Gus sa50 pl L54SI 383 L51SI 383 (139830 Cu35) 
SEN UI IT pas yg ad GG Ia Lo BS La ajal ne G3 ale Us ALA up al. 
S dal 2 1 yi JG." SIK wol KI Yg, io gl , bag |, lai al, le 6S": JB 
Le 953 , CU 99 , alug Ale AI olo Hull ll 9952 5SI 53 Lo R9 (S3) 383 exiall : Je 
Ale Lgdgo US WI 5) We ye 31 33. 


dal sil WS : JB SJ JS gal USS 1 JB 588 Hj Jai all gl HSS WS Na 
al lemita gl lakaio gl «WE GS": JB s3 yul $£ cal yA ia GA “las UB J8 
Esinall "1 JS Aimol ya 1 ss Calih : JB . “ella dmolll (K3 V3 « 


Atsar shohabat Abi Darda' : Jadilah engkau seorang yang mengajarkan ilmu , atau seorang yang 
belajar ilmu , atau seorang yang mendengarkan ilmu , atau seorang yang mencintai ilmu . Dan 
jangan engkau menjadi golongan kelima,Niscaya engkau akan hancur. 


Maksud golongan kelima adalah orang yang tidak mempunyai ilmu hingga ia tidak mampu 
mengajarkan ilmu,belajarpun tidak,mendengarkan ilmu pun tidak, mencintai (mahabbah) kepaada 
ahli-ahli ilmu pun tidak. Wallohu A'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/886245468064929/ 
www.fb.com/notes/929151893774286 


3935. SUNNAH MEMBAWA BUAH TANGAN SAAT PULANG 
DARI BEPERGIAN ? 

PERTANYAAN : 

2 -ieTomi “e- 

sxossalamu'afalkum..x & Mau nanya apa hukumnya kalau habis pulang ziaroh ke tempat yang 
jauh lalu bawa oleh-oleh? . mohon pencerahannya, terimakasih. 

JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Membawa oleh-oleh makanan ataupun lainnya saat pulang dari bepergian hukumnya sunnah. 
Lihat kitab ihya' ulumuddin (2/257) : 


asu al ul uliS9) S8. dim 999 lol y38 lc ouS gl agalao yo dis W bil9 diy Jd Janu « ul agung 
ve mill all Sis 4s UX do Soll 0d ade Llisiwl 9 della ISD « uS9 25 do 93 gusaa Lu 
os d3 adl siwa 38 alill lal lelet 9 ag 3 MISS 59 Ulaiwd Suho ai Ugalg yuli 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4860 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


adl Snololl 59 puoiuy 


2 Miftahun Niam 

Hukumnya sunah membawa oleh-oleh baik berupa makanan ataupun yang lainnya untuk 
keluarganya dan kerabatnya karena keluarga / kerabat yang di rumah akan melihat apa yang 
dibawa dari bepergian . .sedangkan hatinya keluarga yang di rumah senang dengan 
kedatangannya . .dan kesenangan ini akan lebih besar manakala disertai oleh-oleh. 


Sina 00 mol adl Sis y4L NI YG Wol 538 lc 0 uEgl aggbo yo disi UJbilg diy JaN Jasy Ul Kala 
SI Honda las ADS dl Jam 33 lal Ulil pel 9 a23 MSL S9 Ula SSL 4 ai Uglall9 
(NA. yo usiogoll Alas 90) ad Hb 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/928628297159979/ 
www.fb.com/notes/932411403448335 


3937. MAKSUD TAHADDUTS BIN NI'MAH 


(MEMBERITAKAN NIKMAT) 


PERTANYAAN : 


2 Isra Hadory Muhammad 
Apa yang dimaksud dengan tahaddust binni'mah? 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 


mol yes Jl AU pu 


Maksud ayat : 


C3S3 slh) dna lol9 


Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Surah Ad-Duha (93:11). 
Sebarkanlah nikmat yang Allah berikan padamu dengan rasa syukur mu pada allah, Khitob ayat ini 
pada rasulullah tapi hukumya nya umum untuk semua umatnya agar bersyukur dan mengingat 
nikmat yang allah telah diberikan dengan cara : salah satunya yaitu menyebut nikmat tersebut. 
Tapi jika berbenturan antara rasa riya yang lebih kuat dengan tahaduts bi ni'mah maka tidak usah 
kita bicarakan pada orang lain. Wallahu a'lam. (Di) 


IT yo TI Bebi pai 
OS BS sd al Sg09 SA lg GLS Ng cal Asi Enadllg elillg SxJU ella Al sil lo yul si 
Jug Gale Al Godao said Klg Ay Cak lo RS gb JB dicg ul il JB sha, doi lolg sdlso. 


el all 9 0uelo Joe allp 


2 Ahmad Pencari Ilmu 


MM tonsall (2353 ab) dagu L213) sed all JB. 


31912 993 UlarNlg Sagll dori Tuolkug dll dosis wani. Lone £3 l lo adil dosis 0,589 ce jall Ws jlg5 


(J9) Kama sil OLS. Job 3S dasill Si.psiall SAJl 9.0 yo. 
ld syE9 Al 19 M9 d 2249 Anamg Un 53 Ale AU asi 3 sll sial ul 3 M5 up Kes JI Mc JB 
Ja 950 Al Ay 3 Kal dosill Jawi ul aoi ade ia Ja 9 35 dil 50 dasi dd9 XI sega Id yo ml 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4861 ) 


Jos yad iclb 98 HJ yo We asil las Ja 9 30 Al Jaw ul Uc Gs Gol 3 Sasl dasig clb H3 
(246 0 Solo adal 20l5 | 45 9 Uig Kalla pu isl d3 « OS lag . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/928313510524791 
www.fb.com/notes/932417063447769 


4011. HUKUM TIDUR SETELAH SUBUH 
PERTANYAAN : 


2 Abdullah AbduHh | 
al 39 WI dos 9 Sule ll 
Saya mau tanya, kenapa setelah sholat subuh tidak boleh tidur | 
OS 539 AI do» 9 Sale plg SA 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaykumussalaam... Tidur ada 5 macam : 
1. 'ailulah yaitu tidur setelah fajar, bisa mewariskan lupa. 
2. ghoilulah yaitu tidur di waktu dhuha, bisa mewariskan fagir 
3. goilulah yaitu tidur di waktu istiwa', bisa mewariskan kaya 
4. kailulah yaitu tidur setelah 'ashar, bisa mewariskan gila 
5. failulah yaitu tidur setelah maghrib, bisa mewariskan fitnah 


sial Oo sal LB Agil gd9 Jake gak Dg s3 X0 agill 29 Ask elgil dwos agill 
pil y09 Ughall9 ugiadl So54 mosll ag pgill sdg UJkSII cugll Sogg elgiw dl SS3 asill sdg Ughallg 
dujal! SD) Hu Sol Ay 


Tidur setelah subuh hukumnya makruh karena waktu tsb adalah saat dibagikannya rizki maka 
tidak baik tidur waktu itu.lbnu abbas pernah melihat seorang anaknya yang tidur setelah subuh, 
beliau berkata :" bangunkah, apakah engkau tidur di saat rizki dibagikan didalamnya. "dari 
sebagian tabi'in bahwa sesungguhnya bumi berteriak karena tidurnya orang alim setelah sholat 
subuh, hal itu disebabkan waktu tsb adalah waktu untuk mencari rizki dan berjalan di dalamnya 
secara syara' dan adat kebiasaan menurut orang-orang yang berakal. 

Dalam hadis Nabi :" Yaa Allah berkahilah ummatku di waktu paginya " 

Dalam hadisnya umar :" berhati hatilah kalian dari tidur di waktu pagi, karena bisa menyebabkan 
banyaknya uap yang menutupi otak, memutuskan pernikahan dan mengkeringkan tabi'at.". 


Kitab syarah mandzumatul adab (2/355) karya syeikh muhammad bin ahmad as safarini : 


La ea deal sal pal sada. maallg pall ag gili HS 3 : Kalla 
3 pil gia D8 SNI Lap puas Blus 39 (Jali ) Al (amp ) LO Lgal (elagi ) 0S) (3 ) sal 
pa mi pdl Seal 99 Aul 3 » Jl Jl Ammuall dogi los dl Lal Sl, logis Al 15) yulc yi UB 
FPap TN 

Ad sama Gol lb C9 VI ell5g « sadll Dl asu Alli agi yo Ri LAYAN Ul wlll LAM usg 
(d9 8 soo JL pall ) Cus 939. land ic Byog le. 

JH d0 da0 H540 Lil lal dogig Jl Paus WI LS) jas Ud 909 : JB ang yul 6 3 
"dala daun 5 2509 . @Sul dab 3 a50 . dalsig Jul 98 Ha ji 8 Sao siR0g " . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4862 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
Dinukil dari kitab tuhfatul habib syarah khotib : 


la Jl ca53 osikll gag Ugha souall icg sial gag Aghc Jleill Jal 98 asill sudi JAS 8 Sis yag 
2 0 task sell sar sesal sangan das Sl dala Jan ng dasi se tobluag das 
Ill. 


Disebutkan dalam kitab tadzkiroh buah karya al-jalal as-suyuthi bahwa : 
" tidur di permulaan siang (pagi hari) disebut 'ailulah yaitu (menyebabkan) kefakiran. 
m tidur di waktu dluha disebut failulah, (menyebabkan) kelemahan/lesu pada badan. 
" ketika tergelincir matahari (zawal) disebut goilulah, dapat menambah (kecerdasan) akal. 
" tidur setelah zawal disebut khailulah, yakni dapat menghalangi antara orang itu dan sholat. 
" dan tidur di akhir siang (sore hari) disebut ghoilulah, dapat menyebabkan binasa. 


ilaall (3 390 08 , dgaillg Jo « 29 AYI aruulio 5S) #9000 4 mill 855 Ol alel: Selial JB 

Cl ygp Joyg Add Uiig drgoll IssAyg eldgwllo aRbJI 29 suludill9 sewa El jl slu99 Ulas 9 
Ata al asa LAAN ina pola sama al ueltal 0 Nata old sum ctnAng 
small SenAng « dus Jls @abull db yo. 


Al-manawiy berkata : ketahuilah, sesungguhnya banyak tidur itu tidak terpuji, karena banyak 
menimbulkan keburukan ukhrowi bahkan duniawi. karena banyak tidur itu menyebabkan lupa, 
syubhat, rusaknya pembawaan tubuh dan jiwa, memperbanyak lendir, lemah semangat/murung, 
melemahkan lambung, membuat muluk berbau busuk, menimbulkan luka, melemahkan 
penglihatan, nafsu seksual sehingga tidak ada pendorong untuk bersenggama, merusak 
(kandungan) air (pada tubuh), menyebabkan penyakit lumpuh pada anak yang terbentuk dari air 
sperma itu ketika terbentuk, dan melemahkan raga. 


Jisll 93 pduulio sLititul S0 Y MY L 26 alas Lag lolg 4 amal mom C9 48 9d agill 3 Ika 
esa dos Plan Sega S3 Jis cae215 yan dl ling bill 


Hal ini untuk tidur di selain waktu ashar dan subuh, adapun tidur di waktu tersebut lebih besar 
bahayanya, karena tidak mungkin menjelaskan keburukan bagi akal dan jiwa. termasuk 
diantaranya: dapat melemahkan hal (keadaan jiwa) dengan hikmah-hikmah yang tertentu, dan 
menyebabkan tidak percaya (iman) dengan hari kebangkitan dan dikumpulkan di (makhsyar). 
Wallaahu a'lam. (DA). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/936249199731222 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/932283493461126/ 


4027. BELAJAR TANPA GURU MAKA GURUNYA ADALAH 
SYETAN ? 

PERTANYAAN : 

2 Kumbang Gurun 

Assalamu 'alaikum, santri baru giliran bertanya "poinya " Belajar tanpa guru maka gurunya setan " 


yang dimaksud untuk ilmu secara keseluruhan atau hanya ilmu tertentu saja ? Contoh : seseorang 
mendapat keterangan dari buku tanpa ada gurunya "barangsiapa membaca istigfar / sholawat 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4863 ) 


akan mendapat ampunan kemudian dia mengamalkanya", apakah orang ini akan tersesat ? 
Mongoo.. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam, dawuh di atas adalah diperuntukkan untuk murid yang akan suluk dan 
mujahadah (masuk thorigoh), sedangkan untuk mencari ilmu lain, selama memiliki dasar yang 
kuat, misal ilmu alat, maka tidak mengapa, meskipun lebh baik tetap berguru/punya pembimbing. 
Disebutkan dalam kitab Ihya juz 2 halaman 274 (maktabah syamilah) : 


dab Il Ja Sol 98 ayal Hu rigbndlsall Wloatog d5 )AI log Md Ulu 

UB SSI « 019 Ay Sl lalig aw 38) yng BA 29 Leo yo 1 N uli basal MAL , Jl dl 

Tes geasil gan se lalang: adl WI JB Golbll ole aa E399 ASI SL Ay Gal C2 Hill « ulos 
sdiill 9 colodlg Jloll #As0 5 SSI emng daya mw dll "gw Y 293 sil Ida meal yo, 
dmc! 9 

log Wani R89 Ls9i9 ebi AS « 0S alallg Jlall 4 s1 Asu) AI bg Md 0 asi JB Tel 

al gw Jl angal Ula YO Sist Sulg Ro Oli alimu Mall SKS Lu Sxito alol ll alisud Dll Bis 
Gb Sl oom 008 Ayaga Trio US ad ya dB HWS load Jaw 9 020 AI Spm UB Jas 
Ul 4 


Dalam kitab Arrisalah al @usyairiyyah halaman 181 : 


0 da! 02 isu os Situ lo) day sal lo 0 Junou ul 5 ate All yg Ay Mal Kal bls 
Spasi UB BSI yo R95 otug dos db Sal alga)! S9 ale Alai « uls MB U Sy 
dilayu disy pil Sya Jati pd al Hilal 2 X3D9- JlsNI9 Silandl Ulu g cuiswAtmwal) dau ll, 

diy log9 Ongc LAig call R0 dio Td Ii day sial don) ll distal da» ye satall Lau ISI :u8 Iaglg 

| li Ul yu. 

Sliaal Ja Iyo Jai Mp Gal Id. Idul ta Y Sliual JJ UB Batu Ulu « ul aall de UX Ai 
S9 Bos iB Ul s8 yo Lis aan II ol Iga SSI Me UI SliNI Curowg-o bull Mob 
Palas ay Y colgd sule 093 Luis Luis Att lb dio SSL Sliaal Jl &S4 Al IS asal SKS 4 0ti , 


Adapun dalam ilmu figh dsb maka boleh berpegangan dengan kitab-kitab yang muktabar, dalam 
kitab Al Asybah Wannazhaa 'r halaman 310 : 


ale mami Id 9d lalai Hiil 388 ,lgy Ggigall dsusua! dial LS ade slaisNI lol #dlwll Mc ual J3 
ade yulll sniel slilg ,dal9 Jb Juni lo lay Caluas s8 Gil UN 5 Ll Slitu Ng laale aloe NI 595 
yuli ul Itil yog nyala seng les Gill Jauonl geli pilug llly ,Aell9 , yul 99 Bogel CSI 
dilain! laa yo yi Jail d ade slaic VI slgs Yalongio sll all 969 yel 198 UJI code Iga 
La 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/936383049717837! 
www.fb.com/notes/936834076339401 


4082. KEWAJIBAN MENGAGUNGKAN PARA ULAMA' 
PERTANYAAN : 


2 Kurniawan Putra Annisa Al-Arasyid 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4864 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu'alaikum. Ustadz dan ustadzah. Ana mau tanya apa penjelasan dari hadist ini : 
"Barangsiapa yang duduk sebentar (sekedarmemeras susu kambing atau mengupas telor) 
dihadapan wali allah baik yang masih hidup atauyang sudah wafat maka itu lebih baik 
baginyadaripada dia sibuk beribadah sampai terpotong-potong badannya". 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam wr.wb. itu bukan hadits nabi sewaktu jeneng, namun wasiat Nabi yang diterima 
Al fagih Al bajaly al kabir dalam mimpi beliau. Intinya : " tentang kewajiban kita mengagungkan 
para auliya asholihin dan ulama al 'amilin, baik yang masih jeneng ataupun yang sudah wafat, 
karena mereka (rodhiyallohu 'anhum) adalah pewaris dari Nabi SAW , baik punya garis nasab 
dengan Nabi SAW atau tidak, karena para ulama sekalipun tidak punya hubungan nasab dengan 
Nabi,tetap mereka dianggap pewaris Nabi dalam hal ilmu agama. Wallaahu a'lam. (AS) 


ilgol gl IgilS elesi agils Jdlsly Auiall nd sks 29 Ag Ualolall elalallg cela eWgNl al usl . 
UI Jasa) Waie : Js al 98 ak ee Al ala dl Jgasy obi Lb ASI bal al Sl. 


HN OgiKall AI ya esa sa. beats Al Jay bo la JB bull 
USI5S4 Ad X9 Agale 3S Y all sai) 


http://www.rubat.com/phpbb/viewtopic.php?p-52796... 
http://saydatar.ahlamontada.com/t229-topic 


LINK DISKUSI: 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/937173659638776/ 

www.fb.com/notes/941361955886613 

4113. GURU BERILMU MEMBIARKAN DIDATANGI ATAU 
MENDATANGI MURID ? 


PERTANYAAN : 


2 Abu Cenghood 
Assalamu'alaikum... Guru ngaji / Ustad yang mau dipanggil untuk mengajar di rumah muridnya itu 
sama dengan merendahkan dan menghinakan ilmunya. Betulkah? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam, itu kisahnya imam malik denga raja harun ar rosyid, ketika itu harun ar rosyid 
meminta imam malik agar datang padanya untuk membacakan kitab muwatho karangan beliau, 


maka imam malik berkata : 
SL 9 ik Al ul 9 o952 9 9 Lu alel 
Ilmu itu seharusnya dikunjungi bukan mengunjungi. Ilmu itu mesti di datangi bukan mendatangi. 
Te pH yes, 
JBS 90 wall UJI 593 al lc 03 Hu Ubgoll oric ywil 4 Jl 4 jam 3 US 9 dina data Jl uga 
9 ls dal ul UB 9 Juli 1d Jl 90 ll db yle 04 H9 JLSII dl Jong J JS 9 Dll ai Sl 
del all 9. gub Y 9 sig Al Ul 9 95 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4865 ) 


Berkata al imam al gutb al habib abdullah bin al haddad sohibu rotib : seyogyanya pada zaman 
sekarang yang dituntut adalah seorang guru yang mencari muridnya bukan murid yang meminta 
dirinya walaupun ini menyalahi para salafuna soleh dulu yang mana para murid yang mendatangi 
mereka bukan mereka yang mendatangi murid, karena faidahnya adalah : dapat mengulang-ulang 
pelajaran karena ditakutkan ilmu yang telah dia dapat akan hilang lupa dan juga agar mendapat 
pahala. 


| | TV yo og Cu 
Sk gg Jl 9 SAI 98 Lala Ul Ulol IS 9d sasa 91 4 ll gas 1 sll dll uc Kal JB 
Jalal 9 Agil JS 9 Km BSA Y UN Sl d Joo Cikal le bo. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/942128809143261/ 
www.fb.com/notes/944358032253672 


4140. BOLEHKAH MEMBALAS CACIAN ? 
PERTANYAAN : 


? Ayah Ibrahim 

Assalamualaikum ! Boleh tidak membalas cacian, makian dan celaan ? (Diam aja sakitnya tuh 
disini, Dihati !). Menyebut denga nama binatang, melontarkan kata kata yang tidak pantas seperti 
merendahkan pekerjaan dan keturunan juga menghina pisik ? Boleh tidak membalas ? Atau kita 
wajib diam aja. Walaupun sakit 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Boleh membalas asalkan serupa dan tidak melebihi cacian yang 
dilontarkannya. Namun jika mau memaafkan maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam 
surat As syuro ayat 40 Allah berfirman : 


Gaal Cany Y Gl ole 538 gikol3 te YAd belia diaw diu 21533 


"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan 
berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang- 
orang yang zalim. " 


- Kitab Tafsir al Baghowy (7/198) : 


sasa! Jilio JB. doa 38 Loggo dir LSI JJ ul | Waw el AJI s0 | ( lelio diy diy el 20) 

| | | | lala call ll 93 las , 

yo Leliiy doi slaza ISl9 «dil Jl ssi: Jati dil dya: JB ISI «amil Ulas 9D : Srwllg Sdl5o JB 
Sati ul us. 

bisu Ul: JB " lelio dwi Www elang "1 Jas 50 J3 lo Sl ba LS 1 Wine 1 Ubaw JB 

Luis odic sal J3 4 Jan el Jam lg 4 doi Ja. 


- Kitab Tafsir at Thobary (21/547- 548) : 


alis JB yo 23. lelioy dc sal do Jill Lalay ol 1 ell3 suro ul : JB 383 : 
JB ( Lelio Bias Bip SL 59) 1 J3 98 Jay RUDI gl al. gam 1 ay cold JB 1 JB tngisy ai : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4866 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al ol sal : Joaad « dll ol sal Jaw . 
das RB Uks dna ia SA Ta Sud ce Ehal DJ ses ls 1JU Sama La 
SriSi Ul 42 yo lelio AoisuB daiiu . 
alta ig Al Well Al elu ya lis was : D3 Ja - Jay (ll le 0,2 aluol3 lis cas ) : J333 
Lalai le Anto Aly «dll ade dl agis ab, dll ang cal 238 laule dngic le 303 « ku Ailey J3 


Ll lo satu gal Unit « Lali ole gag ol lali Jd Kay YUI ol: Jai (ml wu Yul) 
Ya ul 


2 Muib Salaf Soleh 

Wa'alaikum salam 
1. Ingatkan dulu bahwa kelakuannya itu buruk . 
2. Lebih baik jangan di balas, biarkanlah dia dan dari sanalah justru bapak mendapatkan aliran 
pahala terus menerus. 

Rasululah SAW juga bersabda tentang hal ini : 


umi 9 daya 9 Ule Ola K3 US sudu dasi NB Sl Aoley segitu J0 3201 UI 9 AU St ellc 
SENY dg» gal alg) Uus. 


Hendaklah engkau taat kepada allah , seandainya ada seseorang yang mencaci mu dengan 
sesuatu yang ada padamu maka janganlah engkau membalasnya karena dosa nya bagi yang 
mencacimu sedangkan pahalanya bagimu , janganlah engkau mencaci seseorang. H.R imam abu 
dawud. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/943739992315476/ 
www.fb.com/notes/948271655195643 


4152. HUKUM MEMBUAT CERITA NOVEL ATAU KISAH 
FIKTIF 
PERTANYAAN 


Subhan Ahmad 


Assalamu 'alaikum 


Ustadz ustadzah, bagaimana hukum menulis cerita novel,cerpen, atau karangan karangan yang 
lainnya, dimana cerita cerita tersebut kebanyakan fiksi ( hal yang tidak nyata ). wassalaam 


JAWABAN 
?Kangdi 


Wa'alaikum Salam Wr.Wb 


Insya Allah boleh, tapi dengan beberapa syarat 
Dalam Tuhfah al-Muhtaj, Ibnu Hajar al-Haitamy mengatakan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4867 ) 


ding 25 Ja elow cuslell ul allg y9 JS lo U Yi WS ko Hal Ji log LA) MS LSI M3 U 
Us Jbnll bas gall9 mlsig s5 doll Wc Tiwi eyes! ol OLI US 


Artinya: Dari itu dipahami boleh mendengarkan cerita-cerita yang unik dan menarik berupa cerita- 
cerita yang tidak diyakini kebohongannya dengan tujuan hiburan. Bahkan boleh juga mendengar 
cerita-cerita yang sudah diketahui secara pasti kebohongannya, akan tetapi dengan syarat 
maksud dari membawakan cerita tersebut untuk membuat permisalan, sebagai nasihat dan 
menanamkan sifat seperti berani, baik tokoh dalam cerita tersebut manusia ataupun hewan. 
Allohu A'lam 


2Santrialit 


Idem 


Nabi SAW bersabda : 
laa € OS adi Juli! NG 5S 


Artinya : Ceritakanlah cerita dari Bani Israil dan itu tidak mengapa. (H.R. Abu Daud. al-Shakhawi 
mengatakan, asalnya shahih) 


Pada riwayat Ibnu Muni', Tamam dan al-Dailami ada tambahan : 
Ol CB Ag Cunlci 


Artinya : karena pada cerita mereka ada unik dan menarik 


Nabi SAW membolehkan menyampaikan cerita- cerita dari Bani Israil, padahal kita memaklumi 
bahwa cerita- cerita itu sulit dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kebolehan itu karena cerita 
itu menjadi i'tibar dan tentunya ini dengan syarat tidak menganggap cerita itu adalah benar. Dalam 
Tuhfah al-Muhtaj, Ibnu Hajar al-Haitamy yang mengatakan : 


4 Slo3 SSI GS Ulin lag db asa lay HS Ji N la UK Yo cl can ES law Is SA Aip3 
Obl3S si Gadosl dil ade del 3) julei3 Lacgallg JUSNI 043 


“Dari itu dipahami boleh mendengarkan cerita-cerita yang unik dan menarik berupa cerita-cerita 
yang tidak diyakini kebohongannya dengan tujuan hiburan. Bahkan boleh juga mendengar cerita- 
cerita yang sudah diketahui secara pasti kebohongannya, akan tetapi dengan syarat maksud dari 
membawakan cerita tersebut untuk membuat permisalan, sebagai nasihat dan menanamkan sifat 
seperti berani, baik tokoh dalam cerita tersebut manusia ataupun hewan” 


AS 33 dulaill mila! lg 2 doll lal « LSI 


v2 90 bulu wil yg SN amp RS3 WSS Tapi gal Yo 53 sol JG3 (238.0 Cu) 
5333 "1 akug ale Al ol Al Iga JB: JB «Ai AU 3) 3 CE « bulu wp All X8 Gp yAS II 
Sa kain Klo US : J6 Sa bila. ep Sai OP. Jala oa 2 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4868 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AI Basi Ge NA Gr JB dodi lte gn paus 3 jeda 55 ab I UKS d ta. 
A3 ari Ul dls AU 132308 4 GNI cik 9s w3all 5S UU Cik 183 , Aiu dilo dio Gue SI Al 
Kasal 3 AAS Ag)" LS. 


ASI aa 
936 up UU NE YG An gal GE The G5 UUS USS Sel53NI byasI sIKS 5 JIKA Loe yi 13 
NE USS Log SS Ag Jalal oo VE 155353 Gol J3 sis lagh" JB plug le WI oo sll 
JUII Lp 08210 Isa Ixagio". 
ale ll al dio S5 5 GY Kai Cl 3 KUE Ina ISI (2 53 Yg Julia aa 02 155555) J3 
ASN Dita J3 289 well 053 s5 pd Bugil Jao3 Fi Reni 08 SES Api SENI Ye SI allag 
25 all SNI lau yg lal Alb 3 NI 853 osisall Jl5 WI 2 dial das Gu Sela Go 
OB LI 0 Reie Mggasui lay AS 9400 Judi Y : KAN U3S siao :Ja99 Cie YI Lo Reilo5 W3 
UII ka ig) gol da "Ii" 2 rii JI GA Keis ISSI N old d3 li Ke 293 
3 Naa J3 ipa cma JS ya El "IS Ya" tgn SlpU as dl € al3 v3 6 all sal 
(24 Bola) JBL sbg Gal Cadalb Agla 333 drill BINI Yo Ad SI $3 lal ab SB Lg CSI 
Oskag SNI 189 Guo Jul Sal Jalal uu sa JS (138 "GLEN Ll UI Jai :2el335. 
JS ls is css Jls3 all dls JB3 “33 al ag setlay Apasl 20 Agra Api Isi al al 
JS3 mona Ups ol 98 33 le Jing Api2 ISS cikal JB3 8 AAS ale lo lol su al Go 
SN Kai WAS 3 JLN asi 2 gl ea G0 Ui 0500 Sh gs KASI J5 syal 
Seal 3 5 5 Yg JUAN ly CAS s8 Lal 6 Ba, KST 
adi GE IS iba LIL CAS yang Y plg Ale All ska il Ol salkall J0 “sell J3 
KS DIM A3 sa R9 RSU SSI 9 KUE 3 JG V953S lo lol s5 Yaalei Y lor Julyial 
Bun Bai) lay CASN Gp Risll V3 GNI Sy Ala "hg V3 Adi YG ULSII Jl 


Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/945486548807487/ 
www.fb.com/notes/948883891801086 


4187. PERBEDAAN ANTARA SYAHWAT DAN NAFSU 
PERTANYAAN : 


2 KholizDIz 
Assalamu'alaikum.... Mau tanya... Apa bedanya Syahwat dengan Nafsu ??? Wassalam... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaykumussalaam... lihat kitab adabud dunya wad din (1/33) : 


Ssall « J3 Jahsalls TN geet ee All 93 lagolusl 9 Esai San Ga 6 33 lb 
sel ad Jl, 


Adapun perbedaan antara hawa nafsu denga syahwat padahal keduanya bersatu dalam sebab/ 
illat dan akibat/ma'lul dan bersatu dalam hal yg menunjukkan/dalalah dan yg di tunjukkan/madlul, 
adalah bahwa hawa nafsu berkaitan secara khusus dengan masalah pandangan dan keyakinan 
sedangkan syahwat berkaitan secara khusus dengan direguknya kenikmatan,Dengan demikian 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4860 ) 


syahwat adalah hasil dari hawa nafsu dan hawa nafsu adalah pokok dan lebih umum. 


Ar Raghib berkata tentang perbedaan antara hawa nafsu dengan syahwat, bahwa syahwat ada 
dua macam : 

1. syahwat terpuji 

2. syahwat tercela 
Syahwat terpuji asalnya dari tindakan Allah ta'ala,sedangkan syahwat tercela asalnya dari 
tindakan manusia. Syahwat yaitu pemenuhan hawa nafsu sebab di dalamnya terdapat kenikmatan 
badaniyah, sedangkan hawa nafsu adalah syahwat yg menang ini ketika pemikiran mengikutinya. 
Hal itu disebabkan karena sesungguhnya pemikiran berada diantara akal dan syahwat, akal di 
atas pemikiran dan syahwat di bawahnya,jadi ketika pemikiran naik maka keluarlah kebaikan- 
kebaikan dan ketika pemikiran turun keluarlah keburukan-keburukan. Wallahu a'lam.(DA) 


adil Jsss Monas sat55 iSosa' “022 pegal“ Sera snseslat sal ser Jb 
Is Ale ses 2 2 Ssals Gal Lala Wadi “obat 23 il Jo v0 dogodall all 


Slaltass 2 Slsoalsali 


Ta'bir supporter : 
usul 9,5 
dik 9 soul Cb :al)l 89 s9 « las soul 38 We Jl ARI 33 dog “Soal - s3 doglll2).» 
botullg ASI yo JSIL ya ul a59 (JUS ade We Sol lw dun 14 38 S3gdI3 
Ulil 38 Lililu Jolulg SI BU ow ARB3 H9 do dell CS Lanud Y SD. (4 hasuy ag Yola 
A 


WD9 (DD gaD0 D ga NB 2D MC S9 SI ulsill yo gus 90 dc Hd Uliisung ' Dogi" Jaa) » , 9:d gel! 
G3 Lp) -102/ebaN (G3 Kesatil Ugal la wd gg) -Jng 50 Api 53 LS alas Lc Al lela ul 
d go» D 9g da9 42/2 Yum yo (ggi Lao aSI383) - 31 cal Orton lo Rar Sisil ebi lo 
So call SI HI isgiull 509 dogodo Bagi sll! U sallg.dinll 8 uriogoll oral J9 50 All lallaci 
Gl #0ae7 Jo CAS) J9 50 All Ja3 98 S leic il d9 dlei99 yo was! Jitu Ng laic elsa 
Sa 3 Lo adl Ul & 95 Bogtidl 59 Je 959la2 20 (LE Ogah Igud Olga! Igssilg Ola Iselsij 
do 9020 ISI $.bg «D3 go» db WD9 sol NS UL 9 busi cg dog! LIS al co. 


(REI S3 Kadi dug Lo Up3 “AJI OLI 53 LL VX MI Ulil 8 "MI" baal » 9:83 
Sol dal 98. 15/ano (wol BI 365 C0 Jilah -46/0bLlI fm old) 3 san) -. TU, Sl 
lol oglill 98 Blgitun lol 1G tasill ly uan ISdg sya YL SAI Cn09 yudi Bogll KAS 
valas! BA ul ade BS A8 Koyo Uap G8 "eat Bl" ik sal A99 63 BAliuo 
usa ad oil sabu. 


Las Jaka) KEL laKSI) asal gia yg sa € Ulil yo BS gsl90 59 Giliisung "Sogdl" Jaa » 9S 9gll 
Isksla J3 J0 lokus 38 a38 alga Iga Ng) - BTS sial Kuli Bo739 SSS Wo 9 Sita Kuil Sari 
Calggsll adl yutidb "Juru Sl" S gga MN Boga lal S3gJI.77/62iloll (Jul alm UC lalo3 1x8. 
2S 089 Lunll 49 usu S 943 MY elu om :J8glTI. 


bai OlSKS 9 el NU ratu S3gll 3 clekolg Bags yann0 Sigll Ul Bsetll9 Seed yw I-dl9 
5 Lain "og Sl Ong" lal ul ll Jaw Lao yanlsi3 "(Bliuasuwall Olhusall Boga 011 
LAS HogdilB “0 00 SD ola lgio JS UtiSug d6 la Lali suso wd lesuo isi Cu WIN 

us aa Ol eS Kni N Gauii yol gg Bl sll Jual gd sad ad el Lil sabu N UII) Wlugua 
Oil lg mall FA spa 98 Kd UT eat ll Celkuguale ss Ella ». 51 LI dogodog «LI 839050 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4870 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


GY tail a9020 9Dg9 wlalsic XI 9 JAN, sik va J9 Bagio SWJI pao Sggdlg "ld cg 


"Ma) dell Uaulio (AI. 9 D) Ula! A0 LAgi (3I-(5 5 J) Ul AS yani (2)-(1 (2) ola 
Usil (BIS 9-5) culawd3I LIS 320 (7):497-31496 SWSII IBI (ID va) cile 3 Olh.h0 (DI: 3 
38 5 uS5 sglol cuallg Lusi. 


http://bayanelislam.net/view.aspx?1D-1045 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/951558744866934/ 
www.fb.com/notes/953719354650873 


4199. HUKUM PENGHIANAT 
PERTANYAAN : 


2 Icha Ichamfar Mo'insyf 
Assalaamu alaikum. Afwan hukum nya seorang penghianat dan seorang pencundang bagaimana 
pak uztadz... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, khiyanat hukumnya haram, termasuk dosa besar.banyak 
sekali dalilnya, diantaranya adalah ,firman Allah dalam surat al anfal ayat 27 : 


Gaal Sila Kilat Iaio353 Jos lg Ul 193935 Y Igiol Gill Lol 


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) 
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui. 


Dan juga hadis tentang tanda-tandanya orang munafig yaitu ketika dipercaya dia malah 
berkhiyanat.dan juga hadis Nabi shollallohu alaihi wasallam " tiada iman bagi orang yang tidak 
amanah dan tiada agama bagi orang yang tidak menepati janji "serta hadis lainya . 


Khiyanat itu buruk dalam segala hal, dan sebagian khiyanat lebih buruk daripada khiyanat lainnya, 
misalnya orang yang berkhiyanat terhadap hartamu itu tidak sama dengan orang yang khiyanat 
dalam keluargamu dan juga pelaku dosa besar lainnyajika dikhiyanati usahakan jangan 
membalasnya dengan khiyanat pula, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" 
tunaikanlah amanat orang yang mempercayakan amanatnya kepadamu, dan jangan kau khiyanati 


orang yang mengkhiyanatimu ". Wallohu a'lam bis showab (NN) 
-kitab al kabair imam dzihaby asal! : 55 


sil Siblol Ioios39 Jow Jlo Jl gigi N Isiol al Leah U" les all JetilIL JI 9 All 3 yuSII 
algae All alo All Iga Sisy 015 GW yul KO YAI odd Wi #slles al doa, Saslall JB ."ugolsi 
ol Ld as AS ale Ws Ul Ws lo GW UI LTIS ag 099 Ud US 9 ad mol lo Asy 3 nu all 
ve Slord dl load Lal JB gag W il dio lb wuSA Iolasi NG all ul (SI ada all UL gl 
Ng SI gile bc "gali dilg KSililol Lososig" :J939 Iga 9 WI CiS sil US, ai io 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG (| 4871 ) 


bowsii J9 pas jl yua sll Laale Al sil yudi Jloc NI Wil #ule gal JB Sililol Igugsi. 
ul ule dil da lo ale yaigo dl JS Hilal dilas loly lagimo2n3 Iga 9 WII dil ol HUI JB 
In sa abu 'ugales mila" dg39 medles dll NI sal le gu Y balai el lg lils elu 
dada! ulos WEI 9d ai Al pisa Silol US wo 1S atu Y SI "will NS Saga Y Ul Ul" odlei 
all Jowo JE9 "UE yasil Islg Gl yag ISla AS Was ISI SN Glioll dal lal 9 PAI le JB 
si Lens Segi IS 3 daa Gill "dl ag Y ol cad Ng AJ dilol Y wal lau N" takug le All aa 

ade All ada Al Igo 023 sailasdl KI 59 ellog edi 198 Slils yo yul y3 elilk 0 uwlg yA Yo 
sai JS ade ogoll gaby" usul Cl yg .elils yo yi X9 cliasil yo odl lol al" :JB cu aus 
dal sy ad lo wal cab Ll AU Igo" Talug ale AU sda Al Iga y J9 "ASIN 9 TSI ya 
Jom, Jlg . "A3 3 Juso Lg Dual adu lo 519 diloNl wUll yo Ru lo Jail" Haul 439 uolo 
533 oWI Jai ISA selada Bull le JB9 "dll Cats Leila LSI ASLI Haku ale dil ala dil 
ld Ole SAI diloNI Lolos Tobi gg sUH4 Sasuwo ul J9 ls YI Hd Ula gob AJ snisy Y Dl) Agio 
dl Jl di pig 533 5 dis ayu LeiueS Al Jia JB PluxJl ud 339 U) L sil 1Jg28 elulol sl :al Jlas 
9d ab ul uh IS aris Load Ja yo Jiil lc yng dile de Llon lal Isi JB 5,5 Lal Jl 
Jaclo dilol JSIl9 ilol 5339 dilol Jua dilol co.doll9 dilol Dual JB emadl sal ln il 9d gag 
Jgam US jig slab Wole adl "gili ls. 


- kitab az zawajir (1/442) : 


ul al dls 483 #»Sbuoll 3 dsb all well dm Jb OLI 59 HlsJl #uidilall 38 G8) NI Jak 
Ep S3 VBNI 98 5S Lao JA 359 2519 58 Va bi 3 be Ayi. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/945387808817361/ 
www.fb.com/notes/954359864586822 


4221. AKIBAT JIKA SERING MELAKUKAN HAL YANG 
MAKRUH 
Oleh : Mas Hamzah 


Mudawamah/ terus menerus melakukan hal yg mubah bisa merubah hal itu menjadi makruh, dan 
terkadang malah bisa merubah hal itu menjadi dosa kecil sebagaimana penjelasan imam ghozzali. 
- kitab al muwafagot imam syatiby (1/209) 


SE: 

Alis 58 Jiad sb iS jl salaIb abal Usil abal elisllg salon yet log sell! 99 oi 

Jis AB Gl aleB Umi3 lag K3 GB ku Je LB 08253 9G GS JL G3 gl us lag Jos 159 «2 SL, 
abal AS J3 9 Alia Jdl3 SI wo IN oll3, 

Ja: 

GE BU lslo 3 Gl Sep NI ASM Y GI kista Us Us Gale doslaall Jali 49 EM gal Ul uas 
JB 583 dea BABI ABI II al log SK KA Us Liludll 5530 kano 5313 abal Jal olis 
Hu Ouoi Bia! ade daglsall Ul IS dea data 9 abal ole dngisall Jl" all all" , 


Itu tadi yang mubah, bagaimana dengan yang makruh ? jika mudawamah'/terus menerus 
melakukan hal yang makruh maka sifat keadilannya tercela dan persaksiannya tidak diterima. 
Wallohu a'lam. 

- kitab al muwafagot (1/212-213) 


kos: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4872 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


p9)Kall sial! elawg dpalis sd dlla obil Lele sUSIL Csias LB s3 bg S6 Jesll 36 Sl, 
239 le 93 US Gale 335 6 Ala 9d Ca AI Soglio 2 ade Le89 ISI sks 038 Jio U 36 
do SIG 16 Ol "bold pssi 93 SEJI Ne Ly Sea JB . SIS Jl la 2 gia wa Ja 
JslSlls 1829 all Jdl Td US Ya SU Le d3 “lgi Jati al sacloadl uc alaty sia 

al anial log «A6 23 all Ulol3au. 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/956758704346938/ 
www.fb.com/notes/958188844203924 


4222. HUKUM MINUM AIR BEKAS CUCI KAKI IBU 
PERTANYAAN : 


2 Paryatun Parlan 

Assalamu'alaikum Wr Wb, Mencoba bertanya di sini semoga mendapat pencerahan, Ada seorang 
teman yang mencuci kaki ibunya lantas meminum air cucian tersebut !! Pertanyaannya : 

1. adakah islam yang mengajarkan yang demikian, terus apa hukum nya meminum air cucian kaki 
ibu tsb ?? 

2. apakah denga meminum air cucian tersebut, bisa dikatakan wujud bhakti kita sebagai anak?? 
(Soalnya saya belum pernah melakukannya ). Mungkin pertanyaan saya agak konyol, tapi mohon 
sudinya para ustadz/ustadzah di sini mau berbagi ilmunya, terima kasih, Wassalam 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaykumussalaam... 

1. tidak ada anjuran meminum air cucian kaki ibu. hukumnya boleh-boleh saja asal tidak meyagini 
bahwa air basuhan kaki ibu tsb mempunyai pengaruh. : 


Sol leiluuo 68 JSI U idl 9 ISYI 9 Sally /WIS Abel lu « ul ass 703 58 1 Lo mall dasi 
vas Ol 2119 YXGI 0S 1548 lp AI Lgals & - al elasAL SS 9g Lgildg lesuku «5 Jlo gala ghadllg 
AJI lgils $ ato W oli NI amis Jleal Hisu aall Ub usil A jisall Jr sabill Sig Edi Gw Jo 3S 
Guan Y Ca Wi ob Leilumng lw Lw Jas LSI Al gd JiGoll iel y09 ad 4S mac RD A3 
ul atisl yog doll IS ade Lp3SI eliNI Ol K0 Si 8 Ul LSI sll dls 03 luyg Jas 93 Leak 

WI ss ul sa Wl yoo! 993 Led gac Cumu Sole 03 Uluwallg Ulil ow Jeng dil 39 jigall 

Al 


“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti 
api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, 
minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan 
Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan 
(kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai 
kufur tapi fasig dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa 
seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan 
Allah pada dirinya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu 
terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh atau berkeyakinan yang 
menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan 
maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah". (Tuhfah alMuriid 581. 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4873 ) 


2. tidak ada dalil yang menerangkan 


2 Abdurrofik @odir 
Sebaiknya gak usah melakukan tindakan yang memang gak ada dasarnya kalo mau mewujudkan 
rasa bakti kepada orang tua ya yang diajarkan rasululloh saja. Wallahu a'lam. (DA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/943120112377464 
www.fb.com/notes/piss-ktb/4221/958192604203548 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/piss.ktb/posts/646849695368447 


4271. HUKUM LIKE STATUS FACEBOOK YANG BERISI 
KEMAKSIYATAN 
PERTANYAAN : 


2 Erlangga As Sumatrani 
Assalaamu alaikum, Apa hukum melikes status fb yang melanggar syariat islam? misalnya status 
cacian, fitnah, ghibah dan lain lain sebab semakin di-like semakin menjadi jadi... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikum salaam. Membenci kedholiman karena Allah hukumnya wajib, menyukai 
kemaksiyatan dan orang yang ridho dengan kemaksiyatan maka dia adalah sorang yang 
maksiyat, barang siapa menyukai kedholiman jika kesukaan tsb karena kedholimannya maka dia 
maksiyat sebab kesukaannya, jika kesukaan tsb karena sebab yang lainnya maka dia juga 
termasuk maksiyat sebab dia tdk membencinya, dan yang menjadi kewajibannya adalah 
membenci kedholiman. 

- kitab ihya' ulumuddin (2/144) : 


awal yo 983 dala Al UI lal Ls 109 K2 lgs yuSl Jlg Amora un09 Lang WI 9 LAB 
MARy ul ale pall S9 drag Al Mil Ca yo yo 993 SSI saw Mo UII 


- kitab is'adur rofig (2/105) 


v0 SI dio dll Lis Ly los Abis nila! ss lili JN duldl 99 JB. & dial ayu lo UUS ing 


oaoal sagalg alacl 0, xo Du el «SI : ay3 db yo lo R05 yo 4 Glull u ayu bo wi YA ld cg dug 
Woleoll Ubisls Ll Siog Ulerallg Jall US yg doi ylwsiN 


Termasuk maksiyat tangan adalah menulis hal yang haram di ucapkan,Dikatakan dalam kitab al- 
Bidaayah “Karena pena adalah salah satu dari dua lisan seseorang, maka jagalah dari hal-hal 
yang diwajibkan lisan untuk menjaganya”. Seperti ghibah (menggunjing) dan lainnya maka 
janganlah menulis sesuatu yang diharamkan mengucapkannya, bahkan bahaya yang 
ditimbulkannya lebih berdampak negative ketimbang ucapan karena ia lebih besar jangkauannya 
serta lebih lama, maka jagalah seseorang atas penanya dari penulisan rekayasa, penipuan dan 
hal-hal yang terjadi dalam pergaulan-pergaulan. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4s7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Idem dengan mas hamzah : 


dalil. ssgill 5955 Y au code lgi Sail - 17 : (Saalal S9 5145 55 1322) -dugill ic gw goll 
odl IsiS 5 X9) : odles Agil, Jil Lang Lulul gnoleall yo Lini yusloy 309 A20 yuglalI Ng , diwd Ja 
DI edolab USU Yg Liogo AI Csliay Y)  akug calo All lo wall Jsila , (OLI 6Sun3 Iso wa 
Tmlill doko US gili 3 il (Ju go San slbilB , AalS op de Usall ) : Agi3 , (5 
99 . Ji Wl uli yo abi 8 4 ». , dodlasi ale Jos gull UBI yo 0959 Saw ladgoig Exiuall9 
lw 3383 gal Lagi yileuo yo yey Ad Lali! Gulill 20 yaglall Ul sie dsilidly Aa ya: 
wo) w»x0 (al Ain) W 20 sgm lgs LA J9 (dnosoll Rall) lain (9)(5042 / 22) SJ dlewlal 
ale Ju Isag elolell JB19A 0/2 2) - UJI yukidl .dneo Inosoll Lal 53 dll SIS wo (0 4g 
pasal ad lg Agus) Sl pel ios SAI 99 LS dal balls gl Sin 915) y09 SIS 33 MSI 15 0 ul 
50 sn as! se ayal pal la ala gala: sal es La 0 KJ alan yA) alsrokaall yak ol8 
R0 d0 (mall 3 95u8 Sio gl disu 3d LAS J9 Sip gl dcu Uso Ro ml « ola Lal 20 dwllaai 
AKI 


50 Ba Ja Giaa Sl 9d la ts 943 leader CS X9 dia SL 00 IS 9144 5/2 2) - casl sale sll 
v9 ALA Cb sid PL Ja ala eU Raon ade WeSullg sbulg pig CNG Un 9d lo ng02S 

us eill 9 Sosok 031 le La sila su el ade WeSudlg pl» Agni 08 lo R1029 all alel 
US Win USI9 Ga Ig9 Suu 99 29800 9g Lai le ly ul Cal UB dai ya Jul Uluh Sial 
sis dmodk UlasIl ul Ang al Idlty al Jay al gl Ul jas NI Aly No US) dwi yA ul 
Aula jam Wall de ya Y ul aleg 21290 y3 Iiluad ale yo Jail Id cg pas ai bia 
al JW go ul 383 Jail lola Mirdlio 00 5 yu ul Kaduia Jo Uang Dadi 99 GX yel Saul 
Kalla yaaa gl A9 3 pit gl dual) ola au ol Jai au mms Jb yo Jas loud dina al Uc ulu 
Sis Jp Ilall ale mania Y Jl 99 UU dilig py0c Jab dc NI 9 Uk all Il 9 8Nlgall 9 
all Jab gl Lu dll alang gl WII lala Jas ul XI Jay WA elexdl lol alusYI 05 A0S gag Yg 
adgalb Ulas R0 Fosil Eluulg sdl Jabg Fuul Mb slesl Lols «5 mall Id Su lo gl aiclb 43 Joe 
lule US Jaw lo ade slillg AS yullo Jai las d Jml all dls ale UB... jils 483 oliso 198 log 
Aan 9 dodlg WS Ul loS 48 Kej ob big dmosoll de Wlel Willy AS dl UB Ul Jl 
Ul 3, Sysill « Ola Jim S9 dal Jlutiw dg dn2o dnosall Wc Gile Ng uclod Musig dc 5) 
J9 Al dilel sll UB Cagar is Ae N JB elo da Kota Jd dy 3 Il ade Ea db uc ac 
aku Jabg Uli sll Gaddly ll lebi adl el jobs UB dis yA Hi dai Ul gi ul all oi due 
al 93 Any Ul King Alli sis day sun Lilo US Ula Gltdlg LSI dunso suac LS US UB 
vote 993 doll ul « Hall cal 202526 lea Jl Anom sang Lag al wa Asl8 Hata 
S9 Baisl « ul dagu « ul us uslgl « US9 dustu Al Oil Uya yo yo 93 SI Uu Ul 4 ul dual 
sale asn 2 AJA sae ne sana an 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/957402654282543/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965831196773022 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/02/824-amaliyah-jempolers-sebagai-pujian.html 


4272. AL 'AIN ATAU PANDANGAN MATA JAHAT 
PERTANYAAN : 


2 Mata Aini 
Assalamu'alaikum, al ain adalah benar penyakit. Jika ada sesuatu yang mendahului godar, ia akan 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4875 ) 


didahului dengan al 'ain. Maksud nopo sih tadz ? Gejalanya sakit ain seperti apa dan cara 
ngobatinya bagaimana? Suwun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikum salaam. Al 'ain / pandangan mata jahatnya pendengki, dalam surat Al-Galam ayat 51 
Allah berfirman : 


Gaisal Gl Galgin XVI Igaaw lal ad Loob sbigal 3d 19528 Gill 3 Ula 
“Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan 


pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Guran dan mereka berkata:" Sesungguhnya ia 
(Muhammad) benar-benar orang yang gila”. 


- komentar imam ibnu katsir dalam kitab tafsirnya (4/410) : 


ebi gduubsy ikay ad Jucub eligisu (SI | Kd Lou | eligrdual ( sligl YM ad 29 2dl309 yuLe cal JB 
sob Ss bo rilig leulol wall Ul ade Jas UNI 089 99 jagio Ill ulang dll dil dig Yg) Ill agabsal 
da5 ddasio Hb 0 Woo Emo YI dlu K9 MS ,Ja9 3c all. 


“Telah berkata Ibnu “Abbas, Mujahid, dan yang lainnya : (“benar-benar hampir menggelincirkan 
kamu') : yaitu mempengaruhi kamuf'dengan pandangan mereka" : yaitu memandangmu dengan 
mata-mata mereka yaitu mendengkimu karena kebencian mereka kepadamu. Sekiranya tidak ada 
perlindungan Allah kepadamu dari mereka.Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa terkena Al-'Ain 
dan pengaruhnya adalah hag (benar) dengan ijin Allah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa 
hadits yang diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda” . 


call Oia pall Gal serta US dg GS candi JB alug de JII ahad yuli 4S yul 4 US 


Dari Ibni “Abbas radliyallaahu “anhuma bahwa ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 
'alaihi wasallam : “Al-Ain itu hag (benar) dan sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, 
niscaya Al-Ain akan mendahuluinya. ". (HR.Muslim ). 


- kitab syarah misykatul mashobih : 


Lil Gaal Ciu Jl yatoll dilgi JB Jl959 sepi el 9d 234 « centil Gua ol KSO gl: susallg 
Jil 18309 « d8 Bot 199 Lau kei Helo Gyid  yailg sLAHI to 213 Yg JB N Ul : aLolsg 
ba dblio sc owl Gg ul doll Sl les alil Jai Ula Jai Sic ellgyg Suatu al ul dau 

| ss asal, 

alles dil sai GS elatNl Ul3 «sal lal ag : Sogull JB. 

nan SAKO Tania Yo as US jall dusalas abg bed al ai ayal asal Peomball Jis 


Makna hadis 'jjika memungkinkan adanya sesuatu yang mendahului takdir dan bisa 
mempengaruhi dalam merusak dan menghilangkan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan 
baginya maka tentu Al 'ain akan mendahului takdir. Kesimpulannya bahwa tdk ada kerusakan dan 
tdk ada kemadhorotan tanpa godho' dan godar, dalam hadis ini terdapat mubalaghoh karena 
keadaan ain sebagai sebab dalam kemadhorotannya,madzhab ahlus sunnah wal jama'ah bahwa 
al 'ain bisa merusak dan menghancurkan ketika melihat yang dibenci , tentunya hal itu dengan 
perbuatan Allah ta'ala yang memberlakuka adat utk menciptakan kemadhorotan ketka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4876 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menghadapi orang ini dengan orang lainnya. 


Imam nawawi berkata bahwa didalam hadis ini terdapat dalil tentang tetapnya takdir dan bahwa 
segala sesuatu sesungguhnya berdasarkan takdir Allah ta'ala. Al-tiby berkata ttg makna hadis 
bahwa jikalau dipastikan adanya sesuatu yang mempunyai pengaruh dan kekauatan yang besar 
dan bisa mendahului takdir tentunya itu adalah al 'ain, dan al'ain tdk bisa mendahului takdir lantas 
bagaimana dengans selain al'ain ? tentunya tdk ada. wallohu a'lam. 


2 Muhib Salaf Soleh 
'Ain itu bisa menjadikan seseorang kedalam kubur dan bisa menjadikan unta masuk kedalam 
tungku. (dimasak). 


JSM 340 G9 GBI 0 Kita 9 TEE 0 Amal Tuh ad Lubsl ass, 


Jadi bisa saja orang yang memajang fotonya atau foto siapa pun lalu ada seseorang yang sangat 
hasud melihatnya , maka bisa saja ain nya dia seorang yang hasud tsb mengenai nya. Imam ibnu 
arobi berkata : Sesungguhnya allah menciptakan dari pandangan ain atau ketakjubannya akan 
sesuatu , suatu penyakit atau suatu kebinasaan. Namun ada beberapa cara menyembuhkan dari 
penyakit ain yaitu : 


1. Doanya shohibul 'ain kepada yang terkena ain dengan keberkahan ketika dia memandangnya 
(yang terkena ain), sebagaimana hadits : 

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Abu Umamah bin Sahl bin 
Hunaif ia mendengar Bapaknya berkata: "Abu Sahl bin Hunaif mandi di sungai, lalu ia melepaskan 
jubah yang dikenakannya, sementar 'Amir bin Rabi'ah melihatnya." As'ad bin Sahl berkata: "Sahl 
adalah seorang pemuda yang putih dan bagus kulitnya. Amir bin Rabi'ah berkata kepadanya: "Aku 
tidak pernah melihat kulit yang sebagus ini, bahkan kulit seorang gadis sekalipun." Kemudian Sahl 
terserang demam, dan penyakit tersebut bertambah parah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian didatangi dan dikabarkan kepada beliau "Sesungguhnya Sahl sakit, ia tidak bisa datang 
bersama anda, Wahai Rasulullah! ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menemuinya, 
kemudian Sahl mengabarkan tentang apa yang telah dilakukan Amir terhadapnya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 'Kenapa salah seorang dari kalian hendak membunuh 
saudaranya? Tidaklah (sebaiknya) engkau mendo'akan agar diberkati. Sesungguhnya penyakit 
'ain itu benar adanya. Berwudlulah kamu untuknya! ' Amir lantas berwudlu untuk Sahl. Setelah itu 
Sahl dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat dengan keadaan sehat. 


Dalam hadits ini rasulullah menyuruh amr bin robiah agar dia mendoakan sahl dengan keberkahan 
agar hilang ain nya dari sahl.. 


2. Mandikan lah orang yang terkena ain darinya dengan cara : dia ( yang punya ain ) membasuh 
wajahnya, kedua tangannya sampai kedua sikunya , kedua lututnya sampai ujung jari jari kakinya 
lalu tuangkanlah pada orang yang terkena ain darinya.maka dengan izin allah dia akan sembuh.. 


3. Cara yang ketiga adalah dengan rugyah. Sebagaimana hadits : saya mendengar Abdullah bin 
Syaddad dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
memerintahkan kami supaya merugyah orang yang terkena penyakit 'ain. H.R Imam Bukhori 
5738. 


Dari Zainab puteri Ummu Salamah dari Ummu Salamah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG ( 4877 ) 


'alaihi wasallam melihat budak wanita di rumahnya, ketika beliau melihat bekas hitam pada wajah 
budak wanita itu, beliau bersabda: "Rugyahlah dia, karena padanya terdapat nadlirah (sisa sakit 
yang disebabkan karena sorotan mata jahat). H.R Imam Bukhori.5739. 


Ibnu goyyim berkata : sesungguhnya di lakukan rukiyah itu jika sohibul ain nya tidak di ketahui 
namun jika di ketahui sohibul ain nya maka suruhlah dia mandi (cara nomer 2). Wallohu a'lam bis 
showab (NN) 


Tya dus duga! ac gw gal. 
san Jasll sil JJ JS Yiall JBS akag le All al Hall 4 dit All M3) 33 il 353 . 
Jlsis MI « uliao 89 wUdIJl 0 Siiul 9 TES y6 Aa oho lb W uball S,sl. 
seal Ul JG 
ali leh dala 53 AI gl All 0 alis lo alis II 4 lse|3 aleall dl yilall J3 Sie Gio dl «| 
Sam Dlullg Doll ala « OS S3 silk Ac 933 JS Ado 383 cik G3 lag AAA) A3 3 
gel ssi AJI Agil Gal Juolasal dil anal 4 33 OS lu legit WI 9055 img Gus 
H3 LS US U09 doldg lai JS Lo doll dll Oak, 
Lebah 
G3 Jay - diignng lks dil iSlhh SKS dil obi Sie Sal sasa silk! yo ES U$ sb yi sus 
ul BI Sp sil IS Jb53 wash 523 SI SSS. 
ES WIL S3 Oh Jas yul Jusigl »Jpbh OLI Roma Dl AS Y Jgiw v3 Snlol yul uy s0 LE S9) 
Aan Gi sole JJ JB AI GS GAS D5 Jaa 09 JB MI bin v5 3023 ale UB LA 
dala Alus dl Jaa) yu - & Sl - 4563 Sikals Oo Jia 2les9 JB a36 ss Yg ps6 Cal, 
pa" Allug ALE WI slo Al Jasa) s6 Ul Jawa) G Sao gl, 22 Ol3 “deg Na « dsb Ag 
VI Salel KASI Jian DE sala le Al Kalo All Jaa JB A3 Oh 20 Uks yo UB SSL Ja 
je GL) sal asasi Ji JS G6 abs Al D5 cal Sl - DSi29 aula Wis Dale slhy Us - aa 
Gale AU alko AUl Jasa 26 Iga EL Soe d Logis d Lagi 435 Gaal Ul JBA - 05ib Lois ya 
AYA yo Ta bad Welb ssi. usb gal Aku. 
Y. Jusll: 
Al lo all 4P legia Al 2155 yube Hi 533 Ll Juta Ul Jie Gasal 363 ISI ualall ade Lag 
Ink Zilasisal ISI sepall dina 3 Gila sda US gl 435 aa! :JB GI aku ale. 
53 doko Islusi Jl Gil Ogsimol Lp KSio Ul ISI SI ilusitul rakag le Al soko d3 sal Je 
S9 asal ale Lan Hi P3 ad oolal Aslg ala, GlbbI3 AiL8)3 Mi503 M9 A39 Ula Jd | 
oles Al G3 (3 ale Ag Oa Al Alai 19 L2)ONI Lab ale pelag CA. 
r.a: 
alio Sail gasal AJB Bia Al gu35 Tie GE 59) lal Eos wal dlo0W 4 Abis Ko GI 
ll 0 Bia Ul Sl al ag ale UI. 
JIE dia 33 98 WS baig 08 Sl Gl Aug Ale AU lo ul 235 Gie dl yu2) al Al GE3! 
Saba sol. Sala Lag 0G Iss il 
dll all AEall Sel SG ISI3 BI Giso3 Jai Ussl II Ai lail daleills SI Kuba JB 
ea ken 


aA- Oa AT 


Jel dl $ “des 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/957538520935623/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965831216773020 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(48738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4448. HUKUM MEMBUAT KAGET ORANG LAIN 
PERTANYAAN : 

2 Seputih Awan 

Assalamu'alaikum... Mau tanya ustadz... 


1. Apakah berdosa kalau kita sengaja membuat kaget orang lain..? 
2. Jika kita Tidak sengaja membuat kaget orang lain, Apakah kita berdosa..? Terimakasih... 


JAWABAN : 


2 Abdul @odir Shodigi 
Wa'alaikum salam wr.wb, hukum mengagetkan orang lain dengan sengaja HARAM, walaupun 
hanya ingin bercanda. Wallahu a'lam 


sell yo 229 lal asal Ang le lg S9 mall R95 AJA : (uji : Ulw0)(533 1 1) - oi yiwoll dua, 
W Dl "lakuo ye9”3 8 SAI ago WIL 033 YIS yo" 1 owl Cd 999 1 dc 
2 Ghufron Bkl 
(balkao 2955 0 akal Jay 
library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php?idfrom-4111&idto-4113&bk. no-56&ID-1475 
ol akuod Jay NY el lo Ob - algae Al alan All Jay 08 Yidl JS - Sio jl yiw - HS... 


o JB JB 0x5 0 dul 00 MI Hill 


library.islamweb.net : 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/1030306076992200 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1016776231678518/ 


4454. BOLEH NGAJI KITAB GURROTUL 'UYUN DI SIANG 
HARI BULAN RAMADHAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Zainur Rahman van Hamme 

Pangaporaaa... Permisiii... Sebagian kita mungkin tak asing dengan kitab Gurratu-l 'Uyiin: salah 
satu kitab tentang relasi suami-isteri yang beberapa bahasannya cukup detil, termasuk bahasan 
jimak. Bagi sebagian orang (terutama yang libidonya tinggi), sedikit banyak, beberapa bagian dari 
pembahasan kitab ini cukup berpotensi memancing imajinasi yang bisa saja meningkat ke taraf 
'terangsang'. Nah, bagaimana seandainya kitab tersebut menjadi salah satu bahan kajian pasanan 
(Ramadhan-an) dan waktunya siang haris boleh begitu saja: sebaiknya dihindari: atau 
bagaimana ? Mohon pertimbangan dan solusi serta saran jenengan semua. Fa-sy syukru lakum 
min gablu wa min ba'du... 


JAWABAN : 
2 Abdul @odir Shodigi 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4879 ) 


Jika di waktu siang (bulan ramadhan) sebaiknya jangan mengaji kitab yang bisa membuat pikiran 
berangan-angan tentang jimak atau permulaannya, karena membayangkan hal-hal semacam itu 
haram. 


Aula ulos Al bogil) US al Sall9 Aan 9(75 1 2) - Dal agio 2 AC 00 wull dal 
Dell ac Ji LS hb 


Jay YEL sol gl 90 82910 daki YA Jiniy yo lol9(256 / 3) - sil all BELI 1,5 409 call asle sll 
Poalaall JSI 98 AU Iyo BN alas Id Asus 3 Jini lo ole Raw lo Isu USG lal sll Al 
v9Sai A dog lead C9 59 Uli yo sleiwllg Gladi SIG Ul Jowogll lu 3 ball Uclal) Rugo9 
@lomull yudi Jl R5 01X Kadal slaJI yo A3 lal agid 49 Egioo dllg el yo sya pls Uc 


? Mas Hamzah 

Jawaban idem dengan kang abdul godir, sebaiknya dihindari mengaji kitab yang bisa 
membangkitkan "gairah" karena mengangan-angan dan memikirkan hal yang bisa 
menggerakkan /membangkitkan syahwat misalnya mengangan-angan dan befikir tentang ciuman 
maka hukumnya haram walaupun tidak membatalkan puasa. 

- kitab hasiyah golyubi (2/75) : 


4 obsy ad Ula 23 AS dagu J boll Selly yul : Awi 


"Peringatan : melihat dan ber-angan-angan yang dapat membangkitan syahwat itu seperti 
mencium: maka haram sekalipun tak membatalkan puasa." 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1004804992875642/ 
www.fb.com/notes/1033492696673538 


4468. PAHALA BERBUAT BAIK PADA ORANG YANG 
MENYAKITI KITA 
PERTANYAAN : 


? Zinedine Ndien 
Salam .... maaf para kyai ... saya mau tanya ... Pahala menolong orang yang sudah menyakiti kita 
... Hatur Nuwun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam, pahalanya adalah dicintai oleh Allah. Ada kisahnya dalam kitab (saya lupa 
nama kitabnya) tentang contoh dari surat ali imron ayat 134 : 


Gakasaall Log A3 pall ye GO busi uobUIIs 


"Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan kesalahan orang lain dan Allah 
mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan". 

Ringkasan kisah : ada seorang budak yg sedang membawa makanan di dalam nampan kemudian 
dia terjatuh di depan juragannya.kemudian juragannya marah-marah dan saat itu juga budak tsb 
membaca : "dan orang-orang yang menahan amarahnya "juragan : " baiklah, aku tidak marah lagi 
"budak : " dan mema'afkan kesalahan orang lain "juragan : " kau kuma'afkan ."budak : " dan Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4880 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan "juragan : " mulai sekarang kau kubebaskan dan 
boleh pergi sesukamu, ini utk ongkos kamu pergi ." 

Berbuat baik kepada tetangga yang telah menyakiti kita maka keimanan kita menjadi sempurna 
atau diberi rasa aman oleh Allah. 

- kitab syarah misykatul mashobih : 


ClaKII £Nj ic SSL yo) : alug le dil aka dil Jawa, JB 1 JB - ac dil yA) “5d wal ye 
SSI maba dil) : Jl « luas a88 Say AB | lil Jaa W Ul: CB (S ter Jasu yo les sl Yes Jan3 
Lai lo yalill 513 « Liod0 LI Jl all yag « yaill sel S3 JI Al aw loo yS19 « all uc 
ba : J9 SSosallg « sasal ola) - ( Kalill Eos cloud $ 3S UB 5 SbuAll K3 X9 « laluo 5S) elu 
Jsil PI d Llsro gl NoIS : Sl ( Lada 4G) cb sll ag: Sesuai 
dilgcg9 d9 ui : esa @iilgy ala yob sis Sand yo Y" Jwg le lai WI alan 


Syarah hadis yang dibawakan kang ghufron : 


ve Juog Jab yac Ciel plug ale Al alm All Joan) Ia Ai 93 Lag JB dc AI sud) ic US 
2 mean ed Aden pal ale aa de sellelutas ll mane kbs 
ll iko gd egull Ian 


- kitab at tanwir syarah jami'is shoghir (6/586) : 


abc B3 35 NI DB Log 195200 Call NI BtRh logh Ilasll Hwa yo 0829 (el eLul yo ol wwsls) 
(35) (35 #cuol. 


"Dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu "Sifat ini termasuk sebagian 
dari sifat-sifat yang paling mulia, Allah berfirman : 


mb IS 33 NI DG Lag 1952x0 Ca3ll XI Blah 63 


“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak 
dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar”.(As: 
Fushilat : 35). 

Jadi, orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya akan mendapatkan 
keberuntungan yang besar. 

- Surat fushilat ayat 34-35 : 


Z5 3 ETIK dglsc « dis g Iis SI 56 Gusl 59 wal gl dial 19 dimsJl S gi 19 
mba das 93 VI Lila log Iga csi NI olah Log 


“Dan tidaklah sama perbuatan yang baik dan yang jahat. Tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih 
baik, maka tiba-tiba antara kamu dan dia ada permusuhan jadikan seolah-olah ia adalah teman 
yang sangat setia” . 

“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak 
dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar”. 

- kitab tafsir ibnu katsir (7/181) 


Gam UB 0 el sale yu yo NI Ls Jasyg dwogll 0d Jati log : SI (Tguo wall NI Lilik log) : JB si 
S3 N3 Lusi 99 olemull yo 5319 was 35! SI (alas Bs 35 XI lali log ) « sagtll ada . 


Firman Allah : "Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang 


www.islamuna.info 


ADAB DAN AKHLAG | 4881 ) 


sabar "maksudnya tdk akan menerima dan emngamalkan wasiyat ini (berbuat baik kepada orang 
yg telah berbuat jahat kepada kita) kecuali orang-orang yang bersabar atas hal itu, karena ini 
adalah hal yang sulit dan berat bagi nafsu. 

Firman Allah : " dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai 
keberuntungan yang besar "maksudnya adalah orang yang mendapatkan bagian yg sempurna 
yaitu kebahagiaan dunia dan akherat. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1037986426224165/ 
www.fb.com/notes/1038634619492679 


4556. HUKUM BERCANDA 
PERTANYAAN : 


2 Sam Pun 
Assalamu'alaikum, mohon pencerahannya, apa HUKUM, hereui / glowean / guyon, humor bahasa 
kerennya yaitu BERCANDA, Terimakasih sebelumnya. 


JAWABAN : 


2 Abdul @odir Shodigi 
Wa alaikumus salaam waromatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Hukum asalnya BERCANDA 
adalah - DIPERBOLEHKAN oleh ajaran Islam, karena Rosululloh pun pernah melakukannya, 
Rosul bersabda : 
“G3 YI Jail “3 ajal sal 

(sesungguhnya aku becanda dan aku tidak mengatakan kecuali kebenaran). Maka bercanda yang 
di dalamnya tidak melanggar aturan agama islam sungguh hal tersebut diperbolehkan. 
Namun BERCANDA bisa saja DIHARAMKAN apabila cara bercandanya menyalahi aturan-aturan 
islam, Contohnya seperti : 

1. Terdapat sesuatu yang dusta 

2. Ada unsur penghinaan 

3. Terus-terusan/berlebih-lebihan 

4. Membuat orang lain marah/memnyakiti orang lain 

5. Bercanda dalam urusan/hukum-hukum agama agama (menurut ulama Hanafiyyah) 


Dasar Keterangan : 


SEL ll BELI a15 409 cad agle clis! - (4/21) 

X9 Jlsi ola Y alay Ade Ali Lal JB dio iiaay La 138 NI AC sngio 29050 ALolg al sal 5 all 
SW SSI Lp UN elu) Lead Bola cal lb Ani s9 SS0sill As y3l A5 5lai Yg Jlsl Jas N Cyss asli 
BI SAI aus sagioll Ul al ic sagu AI AS Lnlog Jolil 499 Gnallaod Pl ol! lolg J Neo gl Gawollg 
los dogodo ale dublgall S9 Ao Lag Ad Jalla Kal Jltisil SB doglaoll lol ul doglaoll gl ass 
bitaig Jas uas 99 duta Oygig Ulil Tuai dual 259 JA LS ey ub ad INI 
X9 R50 soul JB il alug Wae cola yail US S3) leS Ay NG gol 0Rd c glsy lo9 )Bglls @lgall 
bi VI Jail X9 a50l yul Cus» lis VI Jati 


diy SI dugiall Ac ga goll - (37 / 43) 


(SLS Jln - IL - El sall3 «BEA : 2 5allg , &5ag 25 Go Kl : dll 43 KAL Blak sll also 
al 933 llasatadlg Sail A3 ale sell dl data KAL Sjall » & Was 5333 sai 653) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4882 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


 Pelbo ad Usia Gal 52513 Gl ag Call ae Bf al yak 3 -aanananan Suki A3 , 
co al : Jb ag ale WI olao yuli Ul » logic WI 6) das al S9) 9 « Jail y33 ES 333 
Sa al 3 gl Vga ajal alan ba sell sen Jet | Jaa V3 
AN dia db Ius le AU oo Dal 215 383 Ea CG la Sl ball JR ai AU Da0) yale 

GBI 03 G0 A9 lal al ol 99 LASSII lola Gp delas 0 SatswS Alba desoiso 9d JUNILS 
dglsadl « 29 LSI Segala JI: |J69 “KI s1 wilesall DSilulg ya uabsel adl bil 123 
5309 Ay adl lai DN : ve 3 Sagu JB3 « Sad Sl aa SS abal « vB Il : Ja 63 « asal. 
do 3lSall lol. ale doglsall gl sil 03 DAN H2 Sail ole: Usul Jesse & 338 asu X3 
LS U,g UB ag bi,3NI lol3 « dngoao ale @alslgall ESI3 ala Usa « ad Jiglla sll Itil GG 
glS3 lo3 « 3633 laa Jai « JSI 228 98 TA S3 Ul Cai doall 85353 sswall 
AT sae 0nd LC 


nail LAS - (3118) 

ol) datll dad og Luo oles JB Je UB sand A5 9d Leul al sall Jagiay Yg ! use cal JB 
Pan (salad yo yes Ul adil Sgel JB Iga Usul Ig 5 jas Lgi « doa 
Sntaall 158 59 (abs) ad diiinJl 19 ji dg LG saldo Je3 3 UB cp 


Hanya saja yang lebih baik memang tidak suka bercanda 


all dual Olagall elu ab 38 al sal lolg(297 / 4) - sila BII gusS3 Asog uya age cls! 
abal 9 Timo SNI, Jian Lb 58 SSL Ab 38 Jsedl lolg 2 dc ISI die JAAtig yasll Uc gim 
B3! bolos odl Sala yuli dual 


2 Mas Hamzah 

Idem dengan kang abdul godir. Boleh bercanda tapi kalo bercanda jangan berlebihan, sedikit- 
sedikit saja, ibaratnya seperti garam untuk masakan kalo terlalu banyak malah merusak 
masakannya. Wallohu a'lam bis showab 


- ualosollg sionll yui (1/19) 

a95 9 tebus ung walieall9 sio ULS- S5 18 JB Ulekotslall JSI pall J3 
bill yo asu Lay Sog3 Oeluls Les Ilu2u GoIL ASI Ja JJ 5 Te JB al alug le AU ola gl ye" 
Call Cry SAM Jag "Tout Cus 99 Id «S9, 389 ASI peSou2y @l ale Jgono il "ulah 

v0 plg S3 K8 OI LAM 93 Kas Isl m0 Ul UlwdU 3320 389 ." all dlsb LAS 
ay dual cnlo ad 1nd JB eebanay Al AU Iga) ASN JB ul ic WI 123) lb Ly 20 Luas 
Je2y ul sol 0S) loilg.alug le All alan Ul Iga 25153 Lai OL533 Gill guills Jos Bl ol 
odalg5 gai su euy plug Gale All lan Soal US 388 sal ay N elbuall VX all Ibas ole, 
elus 038 Jio adl aku )Alg ." call cwo dual 2S "JB Al Pul Aula dis S3) lol o IS 0S Wl3 
sai 9 dls UBIN Law 98. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1080668038622670/ 
www.fb.com/notes/1087393561283451 


www.islamuna.info 


BAB 


TASHAWWUF 


(| 4834 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


26 TASHAWWUF 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tashawuf. 


0454. MENGENAL TASAWWUF 

PERTANYAAN : 

Ady St Trili 

Assimkm wrb ! Coba jelazkan ta'birnya belajar ilmu tasawub hukumnya.. 
JAWABAN : 

Hakam Ahmed ElChudrie 


@ola al imam malik rahimahulloh.. man tafaggoha tafassago.. Man tashowwafa tazandago.. Wa 
man jama'ahuma fagod tahaggooo.. 


Navrizal Ical 


Tasawuf itu ilmu pembersihan hati amalan yang tidak mudah...keiklasan,kesabaran,keinginan 
berbagi dengan sesama,rendah hati adalah sebagian dari ilmu tasawuf. 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wr wb. Tasawuf dan Perang Istilah. Membahas masalah Tasawuf saya jadi 
ingat pengajian rutin mingguan yang diadakan di Masjid Al-Buthi, Damaskus, setiap Jumat bakda 
Ashar, membahas kitab Ar-Risalah Al-@usyairiah yang disampaikan langsung oleh Syaikh Dr. M. 
Said Ramadhan Al-Buthi. Pembahasan terakhir kebetulan sampai pada Bab Tasawuf, setelah 
selesai membahas Bab Al-Fagr. 


Dalam pengajian terakhir (14/5/2010), Syaikh Al-Buthi menerangkan bahwa istilah tasawuf adalah 
istilah yang tidak memiliki asal. Memang ada yang mengatakan bahwa Tasawuf berasal dari kata 
Shuuf (bulu domba), Ahlus Shuffah (penghuni Shuffah), Shafaa (jernih), Shaff (barisan) dan lain- 
lain. Namun teori-teori itu tidak ada yang tepat menurut beliau sebagaimana disebutkan oleh Imam 
Al-Gusyairi sendiri dalam kitabnya. Namun yang menjadi fokus pembahasan bukanlah itu, yaitu 
meributkan masalah nama atau istilah yang takkan pernah ada habisnya, karena setiap orang bisa 
membuat istilah sesuka hatinya. Yang menjadi fokus adalah substansinya. Oleh karena itu, ada 
sebuah ungkapan yang sudah sangat masyhur di kalangan para ulama dan santri, "La musyahata 
fil ishthilah (tidak perlu ribut karena membahas istilah)." 


Dalam dunia ushul fikih kita mengenal istilah Wajib dan Fardhu, menurut Jumhur Fugoha 
keduanya memiliki arti yang sama, namun menurut Hanafiyah keduanya berbeda. Dalam dunia 
Mushtolah Hadis kita mengenal istilah Hadis Mursal yang menurut ahli hadis artinya adalah hadis 
yang dinaikkan oleh seorang tabii tanpa menyebutkan siapa perantaranya kepada Nabi SAW, 
namun menurut ahli ushul artinya adalah hadis yang terputus secara mutlak, di mana pun letaknya 
dan berapa pun jumlah perawinya, mirip Hadis Mungathi'. Imam Asy-Syafii mengingkari Istihsan 
dan mengatakan bahwa "Barangsiapa ber-istihsan maka ia telah membuat syariat (baru)", 
sedangkan Ulama Hanafiyah paling banyak menggunakan Istihsan. Setelah diselidiki dan diteliti 
ternyata perbedaan mereka hanya sampai pada tataran istilah saja (ikhtilaf lafzhi), namun pada 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4885 ) 


substansinya mereka sepakat. Istihsan yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafii bukanlah Istihsan 
yang selama ini dipakai oleh Ulama Hanafiyah. Kata Sunnah pun memiliki pengertian yang 
bebeda-beda menurut ahli fikih, ushul fikih dan mustholah hadis. Demikianlah seterusnya, 
perdebatan dalam masalah istilah takkan pernah menemui titik temu dan takkan memberikan 
manfaat yang signifikan. 


Demikian pula dalam masalah Tasawuf. Banyak orang berbondong-bondong mengumandangkan 
genderang dan mengibarkan bendera perang terhadap apa yang disebut Tasawuf. Buku-buku 
ditulis, pengajian-pengajian digelar, perang opini dikobarkan. Semuanya dengan satu tujuan, 
memberangus Tasawuf dari muka bumi. Sementara itu, di sisi lain berbondong-bondong pula 
orang yang siap membela mati-matian Tasawuf. Padahal, banyak di antara mereka yang tidak 
mengerti dan tidak memahami apa hakikat dari istilah Tasawuf itu sendiri. Ironis. 


Syaikh Al-Buthi berkata, "Jika Tasawuf yang kalian maksud itu adalah pelanggaran-pelanggaran 
terhadap syariat seperti ikhtilath (campur baur) laki-laki dengan perempuan dan lain-lain, maka 
aku akan berdiri bersama kalian dalam memerangi Tasawuf. Namun jika yang kalian perangi 
adalah perkara-perkara yang memang berasal dari Islam seperti tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), 
akhlak dan lain-lain, maka berhati-hatilah!" 


Beliau juga sering mengulang-ulang perkataan ini, "Namailah sesuka kalian: Tasawuf, Tazkiyah, 
Akhlak atau yang lainnya selama substansinya sama."Ya, ternyata istilah tidaklah sedemikian 
penting dibandingkan dengan subtansinya selama dalam batas-batas yang bisa ditolerir. Syaikh 
Al-Buthi bahkan menegaskan dalam ceramahnya, "Saya sengaja berusaha sebisa mungkin untuk 
tidak menggunakan istilah tasawuf dalam kitab saya, Syarah Hikam Athoillah, demi menjaga 
perasaan saudara-saudara kami yang sudah termakan opini bahwa tasawuf bukanlah dari Islam." 


Namun, apakah dengan demikian beliau mengingkari inti atau substansi Tasawuf? Jawabannya 
seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Apapun istilahnya, jika memang terbukti berupa 
pelanggaran terhadap syariat maka kita harus berdiri dalam satu barisan untuk memeranginya. 
Namun jika hal-hal itu adalah bagian dari Islam atau bahkan inti ajaran Islam, maka tidak 
semestinya kita menolaknya. 


Jadi, kita mesti banyak berhati-hati dalam menggunakan istilah sebelum memahami makna 
sebenarnya. Jangan sampai kita terjebak dalam perangkap musuh yang sengaja mengkotak- 
kotakkan umat Islam dengan cara menciptakan istilah-istilah agar umat Islam disibukkan 
membahasnya lalu terlupakan akan tugas yang lebih penting dan lebih besar manfaatnya daripada 
itu. Jangan sampai kita terpecah-pecah karena masalah furu'iyyah sementara kita melupakan 
prinsip-prinsip agama kita. Wallahu a'lam. 


Damaskus, 26 Mei 2010 7:26 a.m. 
Mengenal Tasawuf dan Sufi 


Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan saya sebelumnya berjudul "Tasawuf dan Perang Istilah". 
Setelah menyinggung masalah asal-usul kata Tasawuf yang tak satu kata pun tepat sesuai kaidah 
bahasa, Syaikh Al-Buthi melanjutkan pembahasan dengan memasuki materi mengenai substansi 
Tasawuf. 


Imam Al-@usyairi berkata dalam Risalah-nya, "Sesungguhnya kalangan ini (sufi) sudah terlalu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4886 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


populer untuk sekedar membutuhkan identitas dari pecahan kata yang diambil dari bahasa." 
Artinya, istilah Tasawuf dan identitas Sufi sudah lebih dikenal dan masyhur sehingga tidak 
membutuhkan definisi lagi. Beliau melanjutkan, "Tasawuf adalah makna (substansi)nya, 
sedangkan Sufi adalah orang (pelaku)nya. Setiap orang mengungkapkan sesuai dengan apa yang 
dialaminya. Menyebutkan semuanya satu-persatu hanya akan mengeluarkan kita dari topik 
pembicaraan sebenarnya, yaitu ringkasan. Saya hanya akan menyinggung beberapa di antaranya 
saja." Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang beliau dapatkan mengenai definisi 
Tasawuf. 


Di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh Abu Muhammad Al-Jariri, "Tasawuf adalah 
masuk ke dalam budi pekerti yang luhur dan keluar dari perilaku yang tercela." Ya, Tasawuf tak 
lain dan tak bukan adalah akhlagul karimah alias etika atau moral. Semakin tinggi moral 
seseorang, semakin tinggi pula kadar Tasawufnya. Tentu saja untuk masuk ke dalam akhlak 
terpuji, seseorang tidak dapat lepas dari agama, karena agama adalah sumber moral. Maka, 
sangat keliru jika meneriakkan moral tapi di satu sisi mengabaikan agama. 


Riwayat kedua, dari Al-Junaid, beliau berkata ketika beliau ditanya tentang Tasawuf, "Dia 
(Tasawuf) adalah apabila kau dimatikan oleh Al-Hag (Allah SWT) darimu, dan dihidupkan 
bersama-Nya." Definisi ini agak dalam maknanya sehingga cukup sulit dicerna. Syaikh Al-Buthi 
menjelaskan maksud perkataan Al-Junaid bahwa jika Allah telah mematikan segala macam rasa 
yang ada pada diri seseorang sehingga ia seolah-olah telah mati dan tak merasakan apapun, 
kemudian ia dihidupkan lagi dan merasa hidup berduaan saja dengan Allah, maka itulah Tasawuf. 
Kata "darimu" maksudnya adalah dari segala macam keinginan dalam dirimu. Ketika seseorang 
sudah tidak memiliki keinginan apapun terhadap dunia karena ia telah merasa cukup dengan 
Allah, maka saat itu ia telah merasakan hakikat Tasawuf. 


Definisi lain dikemukakan oleh Al-Husain bin Manshur atau lebih dikenal dengan panggilan Al- 
Hallaj, beliau berkata ketika ditanya tentang Sufi, "Dia adalah seseorang yang sendirian saja, tidak 
diterima dan tidak menerima orang lain." Artinya, dalam hidupnya ia tidak merasakan kehadiran 
apapun dan siapapun. Syaikh Al-Buthi tampaknya agak kurang setuju dengan makna ini. Beliau 
menyanggah, "Sebenarnya untuk merasakan kesendirian, seseorang tidak perlu harus menyendiri 
dalam goa-goa atau tempat terpencil karena manusia adalah makhluk sosial. Justru ketika 
seseorang mampu bergaul dengan orang lain -dengan tetap menjaga kesendirian hati hanya 
bersama Allah, itulah yang lebih baik." Artinya, untuk menjaga kesendirian bersama Allah, 
seseorang tidak perlu menyendiri secara fisik. Karena kesendirian itu letaknya di hati, bukan di 
badan. Jadi yang mesti dikosongkan adalah hati, tidak mesti harus memisahkan jasad dari 
manusia. 


Definisi lain dikemukakan oleh Abu Hamzah Al-Baghdadi, beliau berkata, "Ciri-ciri Sufi sejati 
adalah merasa fakir setelah kaya, merasa hina setelah mulia dan bersembunyi setelah tenar. 
Sedangkan ciri-ciri Sufi palsu adalah merasa kaya setelah miskin, merasa mulia setelah hina dan 
mencari popularitas setelah bersembunyi." Definisi ini juga cukup dalam maknanya. Kalimat 
"merasa fakir setelah kaya" maksudnya adalah merasa diri tak memiliki apapun. Bagaimana tidak, 
sedangkan dirinya sendiri adalah milik Tu(h)annya yaitu Allah. Seseorang yang masih merasa 
bahwa dirinya memiliki sesuatu, maka ia bukan hamba, melainkan orang merdeka. Padahal setiap 
manusia adalah hamba Allah. Maka, Sufi sejati adalah orang yang merasa tidak memiliki apa-apa 
alias fakir setelah sebelumnya ia merasa memiliki sesuatu. Selanjutnya, kalimat "merasa hina 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4887 ) 


setelah mulia" maksudnya adalah tawadhu' dan merasa rendah diri di hadapan makhluk, lebih lagi 
di hadapan Sang Khalik. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya tak lebih dari segumpal darah 
dan daging yang berasal dari setetes air yang hina dan akan kembali menjadi tanah, maka ia telah 
menjadi seorang Sufi sejati. Kemudian, kalimat "bersembunyi setelah tenar" maksudnya adalah 
menenggelamkan diri dalam ketiadaan dari pandangan makhluk sehingga ia hanya bersama Allah 
saja. Hal ini sangat penting untuk menjaga keikhlasan. Itulah ciri-ciri Sufi sejati. Sedangkan Sufi 
palsu adalah orang yang melakukan sebaliknya, merasa kaya dan tidak membutuhkan Allah lagi 
setelah ia mengakui kefakirannya, merasa mulia setelah ia mengakui kehinaannya dan mencari 
popularitas di mata manusia setelah sebelumnya ia adalah orang tak dikenal. 


Dalam pertemuan kedua pada Bab Tasawuf ini, Syaikh Al-Buthi hanya berhenti sampai di sini. 
Insyaallah jika ada kesempatan akan kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Mohon doanya. 


Pertemuan Ketiga (Bab Tasawuf) 


Pada pertemuan ketiga, Syaikh Al-Buthi memulai penjelasan dari ucapan 'Amr bin Utsman Al- 
Makki tentang tasawuf. Amr bin Utsman Al-Makky ditanya tentang tasawuf, "Tasawuf adalah si 
hamba berbuat sesuai dengan apa yang paling baik pada saat itu." 


Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud ucapan itu bahwa seorang muslim seharusnya melakukan 
perbuatan yang terbaik sesuai dengan waktu, situasi dan kondisi di mana ia berada. Beliau 
mengutip ungkapan Arab yang berbunyi, "Setiap tempat punya perkataannya dan setiap 
perkataan punya tempatnya." 


Beliau memberikan contoh seseorang yang baru pulang dari kerja atau aktivitas di luar rumah, lalu 
sesampai di rumah langsung memegang buku atau membaca Al-@uran dengan alasan ia punya 
target ibadah yang harus ia capai dalam waktu tertentu, sehingga ia menggunakan waktu yang 
semestinya ia gunakan untuk keluarga. Padahal, istrinya sudah lama menunggu kepulangannya 
dan merindukan kehadirannya. 


Syaikh Al-Buthi mengkritik perbuatan semacam itu dan mengatakan bahwa orang itu tidak 
memahami hakikat ibadah. Padahal, bercanda dan bersenda gurau dengan istri juga merupakan 
salah satu bentuk ibadah jika dilakukan pada tempat dan waktunya. 


Tidakkah kita memperhatikan hadis yang berbunyi, "Setiap yang melenakan seorang muslim 
adalah kebatilan, kecuali tiga hal: melempar panah, melatih kuda dan bercanda dengan keluarga 
(istri). Ketiga hal itu adalah hag (kebenaran)" (HR. Tirmidzi) 


Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Dalam kemaluan istrimu ada sedekah." Sebagian 
sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami mendatangi istrinya lalu 
mendapatkan pahala?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah kau lihat seandainya ia meletakkan 
kemaluannya di tempat yang haram, apakah ia mendapatkan dosa?" Sahabat menjawab, "Ya." 
Beliau melanjutkan, "Begitu juga jika ia meletakkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan 
pahala." (HR. Muslim) 


Jadi, seorang muslim seharusnya senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik dan sesuai 
dengan tempat, waktu dan kondisinya. Di setiap tempat ada perbuatan dan di setiap waktu ada 
haknya masing-masing. Adakalanya sebuah ibadah tidak cocok jika dilakukan tidak pada tempat 
dan waktunya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4888 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Selanjutnya, Muhammad bin Ali Al-@ashab berkata, "Tasawuf adalah akhlak mulia yang muncul di 
zaman mulia dari pribadi mulia bersama kaum mulia." 


Syaikh Al-Buthi menjelaskan bahwa yang dimaksud "zaman mulia" adalah zaman Nabi SAW, 
"pribadi mulia" adalah Nabi SAW itu sendiri, sedangkan "kaum mulia" adalah para sahabat. 


Sumnun pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Kau tidak memiliki sesuatu apapun dan 
kau tak dimiliki oleh sesuatu apapun." 


Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud kalimat pertama bahwa seorang muslim seharusnya selalu 
merasa tidak memiliki sesuatu apapun, karena segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Bahkan 
dirinya sendiri pun hamba milik Allah SWT. Sedangkan kalimat kedua maksudnya adalah seorang 
muslim seharusnya tidak terikat oleh apapun, baik materi maupun non-materi. Ketika ia terikat 
oleh sesuatu, maka ia bukan lagi hamba yang taat kepada Allah SWT, karena hanya Allah sajalah 
satu-satunya Tuhan yang berhak untuk ditaati sehingga ia harus terikat pada Allah SWT semata. 


Ruwaim pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Melepaskan jiwa bersama apa yang 
dikehendaki oleh Allah SWT." 


Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud "dikehendaki" adalah "diridhoi". Artinya, seorang muslim 
seharusnya menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang diridhoi Allah saja, meskipun 
adakalanya tidak sesuai dengan kehendak makhluk. 


Al-Junaid pernah ditanya tentang tasawuf lalu menjawab, "Kau bersama Allah tanpa ada ikatan 
apapun." 


Syaikh Al-Buthi menjelaskan bahwa seorang muslim seharusnya bersama Allah saja tanpa 
menduakan-Nya dengan sesuatu apapun, itulah yang dimaksud dengan "tanpa ikatan" yaitu tanpa 
keterikatan dengan selain-Nya. 


Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi berkata, "Tasawuf dibangun di atas tiga hal: komitmen terhadap 
kefakiran dan ketergantungan kepada Allah, mewujudkan pengorbanan dan pemberian, 
meninggalkan usaha dan ikhtiar." 


Syaikh Al-Buthi menjelaskan maksud kalimat pertama bahwa seharusnya seorang muslim 
senantiasa berkomitmen dengan rasa kemiskinan dan ketergantungan hanya kepada Allah SWT. 
Sedangkan kalimat kedua adalah refleksi dari kalimat pertama, yaitu mewujudkan pengorbanan 
dan pemberian sebanyak mungkin. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain. Sedangkan kalimat ketiga merupakan puncak dari sebelumnya, yaitu menjauhi segala 
macam campur tangan dan usaha yang dapat menggeser atau menghilangkan makna kalimat 
sebelumnya. 


Ma'ruf Al-Karkhi berkata, "Tasawuf adalah meraih hakikat kebenaran, dan meninggalkan apa yang 
ada di tangan makhluk." 


Demikianlah ringkasan pengajian pada pertemuan ketiga Bab Tasawuf yang diadakan di Masjid 
Jami Al-Buthi, Damaskus, setiap Jumat bakda Ashar oleh Syaikh Prof. Dr. M. Said Ramadhan Al- 
Buthi hafizhohullah. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. 


Mengenal Tasawuf dan Sufi (III) 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4889 ) 


Pertemuan Keempat 


Al Junayd berkata, "Tasawuf adalah perang tanpa kompromi." Maksudnya adalah kesungguhan 
tiada akhir. Tasawuf adalah usaha dan kerja keras yang tak kenal henti dalam melaksanakan 
ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT. 


Dia berkata pula, "Para Sufi adalah anggota dari satu keluarga yang tidak bisa dimasuki oleh 
orang-orang selain mereka." Maksudnya, mereka memiliki ciri khas yang tak dimiliki oleh selain 
mereka dalam akhlak, pergaulan dan lain-lain. 


Selanjutnya dia juga menjelaskan lagi, "Tasawuf adalah dzikir bersama, ekstase yang disertai 
penyimakan, dan tindakan yang didasari Sunnah." Dalam hadis disebutkan, "Sesungguhnya Allah 
memiliki pasukan malaikat yang bertugas untuk mencari dan mengikuti halagoh-halagoh majelis 
dzikir di bumi." (HR. Al-Hakim, Sahih Al-Isnad) 


Al Junayd menyatakan, "Kaum Sufi adalah seperti bumi, selalu semua kotoran dicampakkan 
kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik." Dia juga 
mengatakan, "Seorang Sufi adalah bagaikan bumi, yang diinjak orang saleh maupun pendosa, 
juga seperti mendung, memayungi segala yang ada: seperti air hujan, mengairi segala sesuatu." 
Semua itu disebabkan oleh rasa tawadhunya (perasaan hina) di hadapan Allah SWT. 


Dia melanjutkan, "Jika engkau melihat seorang Sufi menaruh kepedulian kepada penampilan 
lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak." Karena perhatian terhadap lahiriah akan 
melalaikan perhatian terhadap batin. Seseorang yang disibukkan memperbaiki kulitnya akan 
terlupakan memperhatikan isinya. 


Sahl bin Abdullah berkata, "Sufi adalah orang yang memandang darah dan hartanya tumpah 
secara gratis." Ini adalah kiasan. Maksudnya ia merasa tak memiliki apapun karena dirinya sendiri 
adalah milik Tuhannya. Bukan berarti ia memanggil setiap orang untuk membunuhnya, karena hal 
itu mustahil dan dilarang syariat. Juga bukan berarti keputusasaan terhadap rahmat Allah SWT 
karena hal itu merupakan kekufuran. 


Ahmad an-Nury berkata, "Tanda seorang Sufi adalah dia merasa rela manakala tidak punya, dan 
peduli orang lain ketika ada." Artinya ketika dalam keadaan sulit ia diam, rela dan tidak mengeluh, 
namun ketika dalam keadaan lapang ia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. 


Muhammad bin Ali al-Kattany menegaskan, "Tasawuf adalah akhlak yang baik. Barangsiapa yang 
melebihimu dalam akhlak yang baik, berarti la melebihimu dalam tasawuf." Ya, tasawuf adalah 
akhlak yang terpuji, barangsiapa bertambah akhlaknya, bertambah pulalah tasawufnya. 


Ahmad bin Muhammad ar-Rudzbary mengatakan, "Tasawuf adalah tinggal di pintu sang kekasih 
sekalipun engkau diusir." Ini merupakan kiasan. Maksudnya seseorang pasrah di hadapan pintu 
rahmat Allah SWT, melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya tanpa 
peduli apakah ia akan diterima atau ditolak. Ia hanya percaya terhadap kemurahan Allah dan 
sama sekali tidak mengandalkan amalannya. Dalam hadis, "Amalan seseorang takkan dapat 
memasukkannya ke dalam surga." Karena yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga 
hanyalah kemurahan Allah semata. 


Dia juga mengatakan, "Tasawuf adalah sucinya tagarrub setelah kotornya kejauhan dari-Nya." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4890 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Karena indahnya kedekatan terhadap Allah SWT hanya dapat dirasakan setelah seseorang 
bersusah-payah dalam mencapainya. Pepatah Arab mengatakan, "Tiada kenikmatan kecuali 
setelah kelelahan." 


Dikatakan, "Orang yang paling kotor adalah seorang Sufi yang amat kikir." Maksudnya seseorang 
yang mengaku sufi namun kikir, maka sebenarnya ia bukanlah sufi. Karena tidak mungkin bersatu 
antara seorang sufi dengan sifat kikir. 


Dikatakan, "Tasawuf adalah tangan yang kosong dan hati yang baik." Maksudnya tangan yang 
tidak menyisakan sedikitpun dunia kecuali diinfakkannya di jalan Allah, sedangkan hatinya tetap 
bersih hanya untuk Allah semata. 


Demikianlah ringkasan pengajian pada kali ini. Semoga bermanfaat. 
Damaskus, 9 July 2010 

Mengenal Tasawuf dan Sufi (IV) 

Pertemuan Kelima 


Ini adalah ringkasan pertemuan kelima dalam serial Mengenal Tasawuf dan Sufi. Disarikan dari 
pengajian Syaikh Dr. M. Said Ramadan Al-Buthi. 


Asy-Syibly mengatakan, "Tasawuf adalah duduk bersama Allah SWT tanpa kegelisahan." 
Maksudnya adalah seseorang merasa yakin dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT tanpa 
ada kekhawatiran sedikit pun. Bagaimana bisa khawatir sedangkan kekasihnya selalu berada di 
sampingnya. 


Ketika ia diberikan kesehatan, ia merasa yakin bahwa kesehatan itu merupakan nikmat yang 
terbaik untuknya. Begitu juga sebaliknya, ketika ia ditimpa sakit atau musibah lainnya, ia merasa 
tenang dan yakin bahwa semua itu adalah yang terbaik dari Allah untuk dirinya. Ketika ia diuji 
dengan kemiskinan, ia yakin bahwa kondisi itulah yang terbaik menurut Allah SWT. Begitu juga 
ketika ia diuji dengan kekayaan, ia yakin bahwa itulah pemberian terbaik dari Allah SWT. 


Allah SWT berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (AS. Yunus: 62) 


Abu Manshur berkata, "Sufi adalah orang yang mengisyaratkan dari Allah SWT, sedangkan 
manusia mengisyaratkan kepada Allah SWT." Maksudnya, seorang sufi selalu mengingatkan kita 
tentang nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah SWT, sementara orang-orang hanya 
mengingatkan kita tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah SWT. 


Asy-Syibly mengatakan, "Sufi terpisah dari manusia dan bersambung dengan Allah SWT." 
Maksudnya adalah hatinya terpisah dari makhluk dan hanya terpaut dengan Allah saja. 
Keterpisahan ini tidak bermakna keterpisahan secara fisik dan materi. Boleh jadi fisiknya membaur 
dengan manusia di pasar, kantor, madrasah dan lain-lain, tapi hatinya hanya bersama Allah saja. 
Ini benar-benar hidup dalam keterasingan di tengah-tengah keramaian. Jasadnya berjalan di muka 
bumi, namun hatinya melayang-layang di kerajaan Allah. Orang semacam ini seolah-olah 
diciptakan untuk menjadi kekasih-Nya. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4891 ) 


Allah SWT berfirman, "dan Aku telah memilihmu (Musa) untuk diri-Ku." (AS. Thaha: 41). Yaitu 
memutusnya dari dari semua makhluk. 


Kemudian Allah SWT berfirman, "Kau (Musa) takkan dapat melihat-Ku." (AS. Al-A'raf: 143). 
Karena kedekatan seseorang terhadap kekasih akan mengundang rasa rindu untuk melihatnya. 
Namun sayang, di dunia ini tak satupun yang diizinkan oleh Sang Kekasih untuk melihat-Nya, 
bahkan Nabi Musa sekalipun. Hanya di akhirat saja tempat paling indah itu. 


Allah SWT berfirman, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan 
tambahannya." (AS. Yunus: 26). Tambahan itu berupa melihat wajah Allah secara langsung. 
(Tafsir Ibnu Katsir) 


Asy-Syibly juga mengatakan, "Para Sufi adalah anak-anak di pangkuan Al-Hag (Allah SWT)." Ini 
adalah kiasan, karena seorang anak selalu merasa aman dan nyaman bersama ayahnya. Ia 
merasa tenang dari segala macam gangguan. la menyadari kelemahan dirinya, sekaligus 
mengakui kekuatan ayahnya. Demikian pula keadaan para sufi, mereka merasa tenang dan aman 
bersama Allah. Mereka menyadari kelemahan diri mereka sekaligus mengakui kekuatan dan 
kehebatan Allah. Oleh karena itu, mereka menyerupai anak-anak yang berada di pangkuan ayah 
mereka. 


"Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi, dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana." (AS. An-Nahl: 60) 


"Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana." (AS. Ar-Rum: 27) 


Demikian ringkasan pengajian kali ini. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. 
Damaskus, 16 July 2010 

Mengenal Tasawuf dan Sufi (V) 

Pertemuan Keenam 


Inilah ringkasan pertemuan keenam dari pengajian Syaikh Dr. M. Said Ramadan Al-Buthi tentang 
Tasawuf. 


Asy-Syibli berkata, "Tasawuf adalah kilat yang menyala." Maksudnya adalah kondisi batin yang 
berubah-rubah dengan sangat cepat sehingga menyerupai kilat. Kadangkala kondisi roja' (harap) 
menguasai seorang sufi sehingga ia teringat akan rahmat Allah SWT yang sangat luas, lalu ia pun 
senang. Di saat seperti itu, tiba-tiba kondisi batinnya berubah menjadi khouf (takut) yang sangat 
dahsyat sehingga ia teringat akan siksa Allah SWT yang amat pedih, sehingga ia pun gemetar. 
Kondisi itu berubah-rubah dengan sangat cepat sehingga menyerupai kilat yang menyala. 


Asy-Syibli juga berkata, "Tasawuf adalah terlindung dari memandang makhluk." Maksudnya, Allah 
SWT melindungi penglihatan anda dari memandang makhluk. Ketika anda melihat alam dengan 
segala macam warna-warninya, langit biru, bumi yang terbentang luas, pepohonan yang rindang, 
sungai yang mengalir, awan yang berarak, maka anda hanya akan melihat Sang Pencipta jagad 
raya Yang Maha Besar itu, yaitu Allah SWT. Anda sama sekali tidak melihat makhluk-makhluk itu. 
Yang ada di pandangan anda hanyalah Dzat yang menciptakan semua itu, yaitu Allah SWT. Lalu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4892 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bibir anda pun melantunkan kalimat-kalimat pujian yang indah, "Subhanallah. Maha Suci Allah." 
Allah SWT berfirman: 


"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 


(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring 
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 
tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 
siksa neraka." (AS. Ali Imran: 190-191) 


Seorang sufi berjalan di atas muka bumi, berjual-beli dengan manusia di pasar, bercocok tanam di 
sawah, namun ia tak melihat apa-apa selain Allah SWT. Matanya melihat dunia, namun hatinya 
melihat Allah SWT yang menciptakan dunia itu. Inilah yang dinamakan dengan Wihdatu Al- 
Syuhud, yaitu tunggalnya penglihatan. Seorang sufi mengakui adanya wujud selain Allah SWT, 
yaitu makhluk-makhluk seperti bumi, langit, gunung, manusia, air, batu dan lain-lain, namun ia 
tidak melihatnya. Yang ia lihat hanyalah Allah SWT. 


Berbeda dengan Wihdatu Al-Wujud (tunggalnya wujud) yang menafikan segala wujud selain Allah 
SWT. Ini berarti menafikan adanya malaikat, nabi, kitab suci dan lain-lain. Jelas ini bukan ajaran 
Islam. Sedangkan yang pertama tadi merupakan inti ajaran Islam. 


Ruwaym berkata, "Para Sufi akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka bertengkar satu 
dengan yang lain. Tapi setelah mereka berdamai, maka tak ada lagi kebaikan pada mereka." 
Maksud bertengkar di sini adalah saling mengingatkan satu sama lain ketika sedang lalai, seolah- 
olah tidak ada kompromi di antara mereka. Dalam kondisi seperti itu, mereka berada dalam 
kebaikan. Namun ketika mereka sudah mulai berbasa-basi dan melupakan nasehat, maka saat 
itulah kebaikan itu pergi. Rasulullah SAW bersabda, "Agama itu adalah nasehat." 


Al Jurairy mengatakan, "Tasawuf adalah memantau setiap kondisi dan berpegang pada adab." 
Maksudnya memantau kondisi batin agar senantiasa selaras dengan syariat. 


Khouf dan roja' adalah dua sikap yang harus seimbang pada diri setiap mukmin, ibarat dua sayap 
yang tidak boleh pincang salah satunya. Khouf yang berlebihan akan menyebabkan seseorang 
mengalami Al-Ya's (keputusasaan), sehingga ia terputus dari rahmat Allah SWT. Kita mungkin 
pernah mendengar seseorang mengatakan, "Sudahlah, Allah tidak akan mungkin mengampuni 
dosa-dosa saya yang terlampau banyak." Sebaliknya, rasa roja' yang berlebihan juga dapat 
menyebabkan seseorang tidak sopan terhadap Allah SWT. Orang seperti ini akan mengatakan, 
"Sudahlah, tidak apa-apa berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Allah Maha Luas ampunan-Nya. 
Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah Maha Mengampuni Dosa dan Maha Menerima 
taubat. Dia tidak akan menyiksa hamba-Nya." Jadi, harus keduanya seimbang. Nah, seorang sufi 
selalu mengawasi kondisi dirinya sendiri di setiap waktu agar tidak terjadi kepincangan. 


Sedangkan makna "berpegang pada adab" adalah berpegang teguh pada syariat. Adab takkan 
mungkin tegak tanpa syariat, karena adab berdiri di atas syariat. Sufi adalah orang yang paling 
taat menjalankan syariat, karena tak mungkin ia dapat menjadi seorang sufi tanpa melewati fase 
syariat. Seseorang yang mengaku sufi namun syariatnya masih terbengkalai bukanlah sufi 
sebenarnya. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4893 ) 


Al-Muzayyin menegaskan, "Tasawuf adalah kepasrahan kepada Al-Hag." Maksudnya adalah 
kepasrahan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala 
larangan-Nya. 


Abu Turab an-Nakhsyaby menyatakan, "Seorang Sufi tidak dapat dikotori oleh sesuatu pun, 
bahkan segala sesuatu menjadi jernih karenanya." Ketika seorang sufi dicela, dihina dan 
dicacimaki, ia tidak bergeming, bahkan mengatakan, "Saya lebih buruk daripada yang anda 
tuduhkan itu." Ketika ia dipuji, disanjung dan dimuliakan, ia pun tak bergeming dan mengatakan, 
"Diamlah, saya tidak seperti yang anda sangka itu. Saya lebih tahu diri saya sendiri daripada 
anda. Anda hanya melihat penampilan luar saya. Adapun dalamnya, hanya saya dan Allah saja 
yang tahu." 


Suatu hari, seorang ustadz bersama para muridnya sedang berjalan. Tiba-tiba mereka tertimpa 
kotoran dari atas mereka. Siapa yang melemparkan, sengaja atau tidak, tak seorang pun yang 
tahu. Sebelum para murid mulai berbicara, sang ustadz memulainya terlebih dahulu, "Tahukah 
kalian bahwa kita masih lebih buruk daripada kotoran ini." 


Di tempat lain, dua orang sedang bersengketa mengenai suatu permasalahan. Lalu datanglah 
seorang sufi menengahi mereka. Tak lama kemudian, masing-masing di antara dua orang yang 
bersengketa itu berhenti bersengketa dan tidak mau menuntut lawannya. 


Demikianlah, semestinya setiap muslim menjadi sosok yang jernih dan menjernihkan. 
Kehadirannya di komunitas apapun seharusnya dapat memberikan kontribusi positif dan 
konstruktif. Pujian maupun celaan tak dapat mengotori hatinya. 


Allah SWT berfirman: 


"..kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun 
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (AS. Al-Maidah: 54) 


Demikianlah ringkasan kali ini. 
Damaskus, 23 July 2010 
Mengenal Tasawuf dan Sufi (VI) 
Pertemuan Ketujuh 


Ini adalah ringkasan pertemuan ketujuh dari pengajian Syaikh Dr. M Said Ramadan Al-Buthi 
tentang Tasawuf dan Sufi. 


Dikatakan, "Pencarian tidaklah meletihkan sang Sufi, dan hal-hal duniawi tidaklah 
mengganggunya." Maksudnya, bagi seorang sufi, usaha dalam melakukan ketaatan bukanlah 
sebuah beban. Sebaliknya, ia merupakan sebuah kebutuhan, sehingga usaha tersebut tidak 
membuatnya merasa lelah. Di samping itu, usaha-usaha itu tidaklah mengganggunya dalam 
mempertahankan tawakkal. Seorang sufi berusaha tanpa kenal lelah seolah-olah usahanya itulah 
satu-satunya yang dapat menyelamatkannya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4s9a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


surga. Namun di saat yang sama, ia bertawakkal, pasrah dan menyerahkan segala sesuatu 
kepada Allah SWT seolah-olah usahanya tersebut tidaklah berarti apa-apa. 


Ketika Dzun Nuun Al-Mishry ditanya tentang orang-orang Sufi, dia menjawab, "Mereka adalah 
kaum yang mengutamakan Allah SWT di atas segala-galanya sehingga Allah mengutamakan 
mereka di atas segala-galanya." Maksudnya, orang-orang sufi mampu menekan hawa nafsu 
mereka demi menjalankan ketaatan terhadap Allah, sehingga Allah pun meridhoi mereka. Seorang 
sufi tahu bahwa bangun di malam hari di musim dingin untuk shalat tahajjud merupakan sebuah 
amalan yang berat. Namun ia tahu bahwa amalan itu disukai Allah, maka ia pun menjalaninya dei 
mendapatkan cinta-Nya. Seorang sufi tahu bahwa berpuasa di siang hari pada musim panas 
merupakan pekerjaan berat yang tidak disukai semua orang. Namun karena ia tahu bahwa 
amalan itu disukai Allah, maka ia pun melaksanakannya. Semua itu demi cinta-Nya. Seorang sufi 
selalu mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kerelaan Allah merupakan impiannya. 
Kemurkaan Allah merupakan musibah besar yang harus dihindari dan patut disesalkan. 


Oleh karena itu, Allah pun mengutamakan mereka di atas segala sesuatu. Kedekatan mereka 
terhadap Allah telah menghilangkan jarak antara mereka dengan Allah. Keridhoan mereka adalah 
keridhoan Allah. Begitu juga kemurkaan mereka merupakan kemurkaan Allah juga. 


Allah SWT berfirman: 


"..kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun 
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (AS. Al-Maidah: 54) 


Rasulullah SAW bersabda: 


"Alloh berfirman, “Barang siapa memusuhi wali-Ku, maka Aku mengumumkan perang 
terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku 
cintai dari apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku itu tetap mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Bila Aku mencintainya, Aku 
akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia 
gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi 
kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta pasti Aku beri, jika ia meminta 
perlindungan, niscaya Aku lindungi.” (HR. Bukhari) 


Muhammad al-Wasithy mengatakan, "Dahulu mereka memiliki isyarat, kemudian lama-kelamaan 
menjadi gerakan-gerakan, dan sekarang tak ada sesuatu pun yang tinggal selain kesedihan." Ini 
merupakan sebuah ungkapan hati dari seorang sufi yang prihatin melihat kondisi manusia yang 
semakin hari semakin memburuk. Dahulu pada masa sahabat, ketakwaan merupakan hiasan 
mereka, sehingga mendapatkan pujian dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalihan mereka mampu 
mendatangkan karomah-karomah yang tak dimiliki oleh sembarang orang. Inilah yang dimaksud 
dengan "isyarat". Kemudian ketika zaman bergeser ke tabiin, spirit itu pun berkurang sedikit demi 
sedikit. Begitu juga ketika masa tabiut tabiin dan seterusnya hingga sekarang. 


Nilai-nilai tasawuf yang dahulu merupakan substansi dinul Islam yang melekat dan 
mendarahdaging dalam diri para salafus sholih, lama-kelamaan berubah menjadi rutinitas dan 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4895 ) 


ritualitas tanpa ruh. Itulah yang dimaksud dengan "gerakan-gerakan", yaitu formalitas tanpa 
esensi. Tasawuf menjadi sebuah profesi yang digunakan untuk mengeruk popularitas dan mencari 
keuntungan-keuntungan duniawi lainnya. 


Namun kondisi itu juga akhirnya lenyap sama sekali sehingga tak tersisa sedikit pun. Nilai-nilai 
Islam yang dahulu menjadi motor penggerak pada diri setiap muslim, kini hanya menjadi cerita- 
cerita dan kisah-kisah yang tertulis di buku-buku. Sejarah telah menjadi bukti bahwa umat ini telah 
mengalami degradasi kualitas. 


An-Nury ditanya tentang Sufi, dan dia menjawab, "Sufi adalah manusia yang menyimak 
pendengaran dan yang mengutamakan sebab-sebab." Maksudnya, seorang sufi selalu menyimak 
nasihat-nasihat, baik dari Al-Guran, hadis, syair maupun yang lainnya, kemudian mereka 
berkomitmen terhadap hal-hal yang dapat menyampaikan mereka kepada keridhoan Allah. Hal-hal 
itulah yang dimaksud "sebab-sebab". 


Abu Nashr as-Sarraj ath-Thausy berkata, "Aku bertanya kepada All al-Hushry “Siapakah, 
menurutmu, Sufi itu? Dia menjawab, “Yang tidak dibawa bumi dan tidak dinaungi langit. Dengan 
ucapannya, menurut saya, ini Al-Hushry merujuk kepada nuansa keleburan." 


Syaikh Al-Buthi berkata, "Penjelasan mengenai kalimat itu sangat panjang." 
Demikianlah ringkasan pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. 


Damaskus, 30 July 2010 


http://moslemz.multiply.com/journal/item/166 
F0013. DUNIA TASHAWUF 
Oleh Mbah Jenggot 


Secara tinjauan literal semantik, istilah sufisme (tashawwuf) disinyalir berasal dari derivasi kata 
Arab ash-shofa' yang berarti bening atau jernih sebagai simbol langkah mistikus yang menempuh 
jalan penyucian nurani. Nabi saw. bersabda : "Kejernihan dunia telah sirna dan tinggallah 
kekeruhannya, maka hari ini, kematian adalah penghargaan bagi setiap Muslim". (HR. Ad- 
Daruguthny). 


Atau berasal dari ash-shuffah yang dinisbatkan pada Ahli Shuffah (serambi), yaitu sekitar 400 
sahabat Muhdjirin yang fakir dan tidak memiliki tempat tinggal dan sanak keluarga di masa Nabi 
yang menentap dan beribadah di masjid Nabi, Madinah. Atau berasal dari ash-shaff (barisan) yang 
seolah hati mereka berada di barisan terdepan dalam kehadiran di hadapan Allah. Namun 
pendekatan isytigagy (derivasi) ash-shifiy (sufi) pada ketiga kata tersebut, menurut aL-@usyairy 
dinilai tidak tepat secara teori analogi harfiah. Sebab jika dari ash-shofa' sangat jauh bentuk subjek 
(fa'il)-nya menjadi ash-shufiy, jika dari ash-shuffah maka menjadi ash-shafwiy, dan jika dari ash- 
shaff (barisan) —meskipun memiliki kebenaran secara makna, namun— kata ash-shufiy bukanlah 
bentuk subjeknya. Bahkan menurutnya, sufisme juga tidak berasal dari akar kata ash-shauf (wol), 
sebab pakaian tersebut bukan performance asli kaum sufi. Jadi menurut aL-Gusyairy, sebutan 
ash-shufiy diberikan lebih hanya sebagai gelar (lagab). Namun menurut Ibn Khaldun, kendati ash- 
shauf bukan pakaian khusus para mistikus, namun karena keidentikan tradisi mereka yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4896 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menggunakan pakaian dari wol sebagai ekspresi kezuhudannya, istilah tashawwuf lebih dekat 
berasal dari akar kata ash-shauf. Meski demikian, acuan paling mendasar etimologis sufisme, 
sebenarnya lebih berasal dari sikap mistikus yang secara total berusaha memadamkan hasrat 
duniawi dari kehidupannya dengan menenggelamkan seluruh himmahnya dalam samudera 
ukhrowi. Lantaran itulah kaum mistikus cukup dikenal dengan sebutan ash-shufiy dan tidak perlu 
mencari analogi atau turunan akar kata untuk sebutan mereka. 


Istilah-istilah yang menjadi termenologi dalam Tasawuf, juga tidak pernah terekam, secara 
akademis dalam sejarah periode Islam awal. Bahkan di zaman Nabi kata sufi, kata Syari”at 
Hakikat ataupun Tharigat, tidak di munculkan sebagai istilah tersendiri dalam prakyek keagamaan. 
Semata, karena para sahabat dan Tabi'l, adalah sekaligus para pelaku Syariat, Tharigat dan 
Hakikat, dalam kesehariannya. Hanya satu setengah abad kemudian, istilah-istilah itu muncul 
dengan termenologi tersendiri, dalam kerangka memudahkan praktek ke Islaman yang 
sebenarnya. 


Untuk melihat sejarah Tasawuf, definisi seputar Tasawuf dari para pelaku serta tokoh-tokohnya 
sangat membantu alur hitoris itu hingga dewasa ini. Pada zaman Nabi saw, kita mengenal istilah 
yang sangat komprehensif mengenai dunia esoteris, yang disebut dengan Al-lhsan. Dalam riwayat 
Al- Bukhari, disebut oleh Rasulullah saw, dalam sabdanya: “hendaknya engkau manyembah 
kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, maka apabila engkau tidak melihatNya 
sesungguhnya Dia melihatmu.” (H.R.Bukhari). 


Istilah Al-Ihsan tersebut, dalam prakteknya, memunculkan tradisi agung dalam Islam, yaitu 
amaliyah batin yang kekal membangun suatu akademi esoteris yang luar biasa. “Seakan-akan 
melihat Allah dan Allah melihatnya,” adalah puncak dari prestasi moral seorang hamba Allah 
disaat sang hamba berhubunga denganNya. Proses-proses berhubungan itulah yang kemudian 
diatur dalam praktek Tasawuf. Karena dalam setiap tradisi Tharigat Tasawuf yang mempunyai 
sanad sampai kepada Rasulullah saw, kelak disebut dengan Tharigat Mu'tabarah- menunjukkan 
bahwa tradisi sufistik sudah berlangsung sejak zaman Rasulullh saw. Hanya saja tradisi tersebut 
tidak terpublikasi secara massif mengingat dunia esoteris adalah dunia spesifik, dimana tidak 
semua khayalak menerimanya. Doktrin-doktrin Dzikir dan pelaksanaannya yang dilakukan melalui 
baiat pada Rasulullah saw, menggambarkan hubungan-hubunga psikhologis antara Rasul saw, 
ketika itu dengan sahabat dan Allah swt. 


Di lain pihak, tradisi akademi Taswuf nantinya melahirkan produk-produk penafsiran esoteric atau 
metafisik, terhadap hasanah Al-Guran dan Sunnah Nabi. Selain Al-@uran secara khusus punya 
penekanan terhadap soal-soal Tasawuf, ternyata seluruh kandungan Al-Guran juga mengandung 
dimensi batin yang sangat unik. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk menolak Tasawuf, hanya 
karena beralasan bahwa Tasawuf tidak ada dalam Al-@uran. Padahal seluruh kandungan Al- 
Gur'an tersebut mengandung dua hal : Dzahir dan batin , syari'at dan hakikat. 


Banyak sekali definisi tasawuf yang telah dikemukakan, dan masing-masing berusaha 
menggambarkan apa yang dimaksud dengan tasawuf. Tetapi pada umumnya definisi yang 
dikemukakan hanya menyentuh sebagian dari keseluruhan bangunan tasawuf yang begitu besar 
dan luas. 


Imam al-@usyairi dalam al-Risalah-nya mengutip 50 definisi dari ulama Salaf, sementara Imam 
Abu Nu'aim al-Ishbahani dalam "Ensiklopedia Orang-Orang Suci"-nya Hikayat al-awliya' mengutip 
sekitar 141 definisi, antara lain: 

"Tasawuf adalah bersungguh-sungguh melakukan suluk yaitu perjalanan" menuju malik al muluk 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4897 ) 


“Raja semua raja' (Allah “azza wa jalla)." 
"Tasawuf adalah mencari wasilah 'alat yang menyampaikan' ke puncak fadhilah 'keutamaan'." 


Definisi paling panjang yang dikutip Abu Nu'aim berasal dari perkataan Imam al-Junaid ra. ketika 
ditanya orang mengenai makna tasawuf: 


"Tasawuf adalah sebuah istilah yang menghimpun sepuluh makna: 

1. tidak terikat dengan semua yang ada di dunia sehingga tidak berlomba- lomba mengerjarnya. 
2. Selalu bersandar kepada Allah “azza wa jalla,. 

3. Gemar melakukan ibadah ketika sehat. 

4. Sabar kehilangan dunia (harta). 

5. Cermat dan berhati-hati membedakan yang hak dan yang batil. 

6. Sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan yang lain. 

7. Melazimkan dzikir khafi (dzikir hati). 

8. Merealisasikan rasa ikhlas ketika muncul godaan. 

9. Tetap yakin ketika muncul keraguan dan 

10. Teguh kepada Allah dalam semua keadaan. Jika semua ini berhimpun dalam diri seseorang, 
maka ia layak menyandang istilah ini: dan jika tidak, maka ia adalah pendusta. (Hilayat al-Awliya). 


Beberapa fugaha 'ahli fikih" juga mengemukakan definisi tasawuf dan mengakui keabsahan 
tasawuf sebagai ilmu kerohanian Islam. Di antara mereka adalah: Imam Muhammad ibn Ahmad 
ibn Jazi al-Kalabi al-Gharnathi (w. 741 H.) dalam kitabnya al @awanin al Fighiyyah li Ibn Jazi hal. 
217 menegaskan: 


"Tasawuf masuk dalam jalur figih, karena ia pada hakikatnya adalah figih batin (rohani), 
sebagaimana figih itu sendiri adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan perilaku lahir." 


Imam “Abd al-Hamid al-Syarwani, dalam kitabnya Hawasyi al-Syarwani juz VII, menyatakan: "Ilmu 
batin (kerohanian), yaitu ilmu yang mengkaji hal ihwal batin (rohani), yakni yang mengkaji perilaku 
jiwa yang buruk dan yang baik (terpuji),itulah ilmu tasawuf." 


Al-Husayn bin Mansur al-Hallaj : “Sufi adalah kesendirianku dengan Dzat”. 


Abu Hamzah al-Baghdady : “Tanda Sufi yang benar adalah dia menjadi miskin setelah kaya, hina 
setelah mulia, bersembunyi setelah terkenal. Sedang tanda Sufi yang palsu adalah dia menjadi 
kaya setelah miskin , menjadi obyek penghormatan tertinggi setelah mengalami kehinaan, menjadi 
masyhur setelah tersembunyi”. 


Amr bin Utsman al-Makky : 

“Tasawuf adalah si hamba berbuat sesuai dengan apa yang paling baik sa'at itu”. Muhammad bin 
Ali al-Gashshab: 

“Tasawuf adalah akhlag mulia, dari orang yang mulia di tenga-tengah kaum yang mulia”. Samnun: 
“Tasawuf berarti engkau tidak memiliki apapun, tidak pula dimiliki apapun”. 


Ruwaim bin Ahmad : 

“Tasawuf artinya menyerahkan diri kepada Allahdalam setiap keada'an apapun yang 
dikehendakiNya”. 

“Tasawuf didasarkan pada tiga sifat: memeluk kemiskinandan kefekiran, mencapai sifat hakikat 
dengan memberi,dengan medahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri dan 
meninggalkan sifat kontra, dan memilih “. Ma'ruf Al-karky: 

“Tasawuf artinya , memihak pada hakikat-hakikat dan memutuskan harapan dari semua yang ada 
pada makhluk”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4898 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hamdun al-Gashshar : “Bersahabatlah dengan para Sufi, karena mereka melihat dengan alasan- 
alasan untuk mema'afkan perbuatan-perbuatan yang tak baik,dan bagi mereka perbuatan- 
perbuatan baikpun bukan suatu yang besar, bahkan mereka bukan menganggapmu besar karena 
mengerjakan kebaikan itu”. 


Al-Kharraz : “Mereka adalah kelompok manusia yang mengalami kelapanganjiwa yang 
mencampakkan segala milik mereka sampai mereka kehilangan sega-galanya. Mereka diseru 
oleh rahasia-rahasia yang lebih dekat di hatinya, ingatlah, menangislahkalian karena kami”. 


Sahl bin Abdullah : “Sufi adalah orang yang memandang darah dan hartanya tumpah secara 
gratis”. 

Ahmad An-Nuury : “Tanda orang Sufi adalah ia rela manakala tidak punya,dan peduli orang lain 
ketika ada”. 


Muhammad bin Ali Kattany: “Tasawuf adalah akhlak yang baik, barang siapa yang melebihimu 
dalam akhlak yang baik, berarti ia melebihimu dalam Tasawu?. 


Ahmad bin Muhammad ar- Rudzbary : 
“Tasawuf adalah tinggal dipintu Sang Kekasih, sekalipun engkau diusir”. 
““Tasawuf adalah Sucinya Tagarrub, setelah kotornya setelah berjauhan denganNya”. 


Abu bakr asy-syibly: 

“Tasawuf adalah duduk bersama Allah swt,tanpa hasrat”. 

“Sufi terpisah dari manusia, dan bersambung dengan Allah swt. Sebagaiana difirmankan Allah 
swt, kepada Musa, “Dan aku telah memilihmu untuk DiriKu” (Thoha: 41) dan memisahkannya dari 
yang lain. Kemudian Allah swt ,berfirman kepadanya , “Engkau tak akan bias melihatKu”. 

“Para Sufi adalah anak-anak di pangkuan TuhanYang Hao”. 

“Tasawuf adalah kilat yang menyala, dan Tasawuf terlindung dari memandang mahlug “. 

“ Sufi disebut sufi karena adanya sesuatu yang membekas pada jiwa mereka. Jika bukandemiian 
halnya, niscaya tidak akan ada nama yang dilekatkan pada mereka”. 


Al-Jurairy : “Tasawuf berarti kesadaran atas diri sendiri dan berpegang pada adab”. 
Al-Muzayyin : “ Tasawuf adalah kepasrahan kepada Al-hao”. 
As-kar an-Nakhsyaby : “ Orang Sufi tidaklah dikotori suatu apapun, tetapi menyucikan segalanya”. 


Dzun Nuun Al-Mishry : “ Kaum Sufi adalah mereka yang mengutamakan Allah swt diatas segala- 
galanya dan yang diutamakan oleh Allah di atas segala makhluk yang ada”. 


Muhammad Al-Wasithy : “ Mula-mula para Sufi diberi isyarat, kemudian menjadi geraan-garakan, 
dan sekarang tak ada sesuatu yang tinggal selain kesedihan”. 


Abu Nash as-Sarrajath-Thusy : “ Aku bertanya kepada Ali al-Hushry, siapakah, yang menurutmu 
Sufi itu ?” Lalu ia menjawab, “Yang tidak dibawa di bumi dan tidak dinaungi langit”. Dengan 
ucapannya menurut saya, ia merujuk kepada kelaburan”. 


Ahmad ibnul Jalla : “ Kita tidak mengenal mereka melalui persyaratan ilmiyah, namun kita tahu 
bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, sama sekali tidak memiliki sarana-sarana 
duniawi. Mereka bersama Allah swt tanpa terikat pada suatu tempat, tetapi Allah swttidak 
menghakangi dari mengenal semua tempat. Karenanya disebut Sufi”. 


Abu Ya'gub al-Madzabily : “ Tasawuf adalah keadaan dimana semua atribut kemanusiaan 
terhapus”. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4899 ) 


Abu Hasan as-Sirwany : “ Sufi yang bersama ilham,bukan dengan wirid yang menyertainya”. 

Abu Ali Ad-Daggag: 

“yang terbaik untuk diucapkan tentang masalah ini adalah, Inilah jalan yang tidak cocok kecuali 
bagi kaum yang jiwanya telah digunakan Allah swt, untuk menyapu kotoran binatang”. 
“Seandainya sang fakir tak punya apa-apa lagi kecuali hanya ruhnya, dan ruhnya ditawarkan pada 
anjing-anjing di pintu ini, niscaya tak seekorpun yang menaruh perhatian padanya”. 

Abu Sahl ash-sha'luky : “Tasawuf adalah berpaling dari sifkap menentang ketetapan Allah”. 


Imam Muhammad 'Amim al-Ihsan dalam kitabnya Gawa'id al-Figih, dengan mengutip pendapat 
Imam al-Ghazali, menyatakan : "Tasawuf terdiri atas dua hal: Bergaul dengan Allah secara benar 
dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik 
bergaul dengan mahluk, maka ia adalah sufi." 


Definisi-definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu 
kesatuan yang tersimpul dalam satu ikatan: "Tasawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui 
penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi dzikrullah". 


Penyucian jiwa (tazkiyah an-nafs) merupakan ruh dari takwa, sementara takwa merupakan sebaik- 
baik bekal (dalam perjalanan menuju Allah), sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad Zaki 
Ibrahim, pemimpin tarikat sufi Al-Asyirah Al-Muhammadiyyah di Mesir, bahwa "tasawuf adalah 
takwa. Takwa tidak hanya berarti "mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua 
larangan-Nya. Takwa juga meliputi "cinta, ikhlas, sabar, zuhud, gana'ah, tawadhu', dan perilaku- 
perilaku batin lainnya yang masuk ke dalam kategori makarim al-akhlag (alkhlak yang mulia) atau 
al-akhlag al-mahmudah (akhlak yang terpuji)". 


Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tasawuf juga sering didefinisikan sebagai akhlak, 
yaitu akhlak bergaul dengan Allah dan akhlak bergaul dengan semua makhluk-Nya. Imam 
Muhammad ibn “Ali al-Kattani, sebagaimana dikutip oleh Imam al-@usyairi dalam al-Risalah-nya, 
menegaskan bahwa "tasawuf adalah akhlak". Imam Abu Nu'aim al-Ishbahani juga mengutip 
definisi senada dalam Hilyat al-Awliya-nya: 


"Tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak (orang-orang ) mulia." 


Definisi terakhir di atas sejalan dengan keberadaan Nabi SAW yang diutus hanya untuk 
menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sebuah 
sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal 


"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Para perawi hadis 
ini adalah para perawi sahih (rijal al-shahih). (Majma' al-Zawaid, juz VIII hal.188). 


Akhlak itu sendiri merupakan perilaku batin yang melahirkan berbagai perbuatan secara otomatis 
tanpa melalui pertimbangan yang disengaja, atau dalam definisi Imam al-Ghazali diungkapkan 
dengan redaksi: "Akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi yang berakar kuat dalam jiwa, dari 
kondisi itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikirkan 
dan pertimbangan." 


Apa pun definisi yang dikemukakan para ulama mengenai tasawuf, satu hal pasti adalah bahwa 
tasawuf merupakan sisi rohani Islam yang sangat fundamental dan esensial: bahkan ia 
merupakan inti ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. 


Pernyataan Imam Muhammad Zaki Ibrahim barangkali sudah cukup sebagai penjelasan terakhir: 
"Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi tasawuf, semua definisi yang ada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4900 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu tagwa dan tazkiyah. Tasawuf adalah hijrah menuju 
Allah SWT, dan pada hakikatnya semua definisi yang ada bersifat saling melengkapi." (Abjadiyyah 
al-Tashawwuf al-Islami, atau Tasawuf Salafi, hal 7) 


Tidak satu definisi-pun yang mampu menggambarkan secara utuh apa yang disebut dengan 
tasawuf. Demikian pula, tidak ada satu penjelasan pun yang mampu menggambarkan apa yang 
disebut denga ihsan 'beribadah seolah-olah melihat Allah', karena hal itu menyangkut soal "rasa 
dan pengalaman" bukan "penalaran atau pemikiran". Pemahaman yang utuh mengenai tasawuf 
dan sekaligus ihsan hanya muncul setelah seseorang "mengalami" dan tidak sekadar "membaca" 
definisi-definisi yang dikemukakan orang. 


GENERASI SUFI 


As-sulami dalam Thabagat, merinci sebuah nama besar dari seluruh periode, dengan lima 
generasi. Generasi ini menurut As-Sulamy adalah generasi terbaik, yang meletakkan dasar-dasar 
utama Sufi, dan masuk dalam kategori sabda Rasulullah saw: “Sebaik-baik ummat manusia 
adalah generasi abadku,kemudian generasi abad berikutnya, lalu generasi abad berikutnya 
(H.R. Bukhari) . Generasi inilah yang juga pernah di prediksi oleh Rasulullah saw, dalam 
sabdanya : “Ummatku senantiasa ada empat puluh orang, berperilaku dengan budi pakerti Ibrahim 
Al-Khalil Alaihissalam, manakala ada suatu perkara datang, mereka diserahi”. Generasi pertama 
sampai generasi kelima, berjumlah 100 tokoh Sufi, masing-masing generasi terdiri 20 tokoh: 


Generasi pertama : 


Al-Fudhail bin Iyadh ,Dzun-Nun, al-mishry,Ibrahim bin Adam, Bisyr Al-Harfy, Sary As-Sagathy, Al- 
harits Al-muhasiby, Syagig al-Balghy, Abu yazid al-Busthomy, Abu Sulaiman ad-Darany, Ma'ruf al- 
Karky, Hatim al-Asham , Ahmad bin Hadrawary, Yahya bin Mu'adz ar-Razy , Abu Hafsan- 
Naisyabury, Hamdun al-@ashar, Manshur bin Ammar , Ahmad bin Ashim al-Anthaky, Abdullah bin 
Khubaik al-Anthaky, dan Abu Turab an-Nakhsyaby. 


Generasi kedua : 


Abul Gasim al-Junaid, Abul husayn an-Nury, Abu Utsman al-Hiry an-Naysabury, Abu Abdullah 
ibnu jalla, Ruwaim bin Ahmad al-Baghdady, Yusuf bin Ibnul Husain ar-Razy, Syah al-Kirmani , 
Samnun bin Hamzah al-Muhibb, Amr bin Utsman al-makky, Sahl bin Abdullah at-Tustary, 
Muhammad bin Fadhl al-balkhy, Muhammad bin Ali at-Turmudzy, Abu Bakar al-Warrag,Abu Sa'id 
al-Kharraz, Ali bin Sahl al-Ashbahany, Abul Abbas bin Masrug ath-thusy, Abu Abdullah al- 
Maghriby, Abu Ali az-Zujajany, Muhammad dan Ahmad,kedua putra AbulWard, Abu Abdullah as- 
Sijzy. 

Generasi ketiga : 

Abu Muhammad al-Jurairy, Abul Abbas bin Atha' al-Adamy, Mahfud bin Mahmud an-Naysabury, 
Thahir al-Mugaddasy, Abu Amr ad-Dimasygy, Abu Bakr bin Hamidat-Turmudzy,Abu Ishag Ibrahim 
al-Khawash, Abdullah bin Muhammad al-Kharraz ar-Razy, Bunan bin Muhammad al-Jamal, Abu 
Hamzah al-Baghdady al-Bazzaz, Abul Husayn al-Warag an-Naysaburi, Abu Bakr al-Wasithy,al- 
Husayny bin Mashur al-Hallaj, Abul Husainy bin as-Shaigh ad-Dainury Mumsyadz ad-Dinawary 
Ibrahim al-@ashshar, Khairun Nasaj, Abu Hanzah al-Kurasany, Abu Abdullah ash-Shubaihy, Abu 
Ja'far bin Sinan. 


Generasi keempat : 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4901 | 


Abu Bakr asy-Syibly , Abu Muhammad al-Murtaisy, Abu Ali ar-Rudzbary, Abu Ali ats-tsagafi 
Abdullah bin Muhammad bin Manazil, Abul Khair al-Agtha' at-Tinaty, Abu Bakr al-Kattany, Abu 
Ya'kub an-Nahrajury Abul Hasan al-Muzayyin, Abul ali Ibnul Katib, Abul Husayn bin Banan, Abu 
Bakr bin Thahir al-Abhury,Mudzaffar al-@urminisainy, Abu Bakr bin Yazdaniyaz, Abu Ishag 
Ibrahim Ibnul Maulid, Abu Abdullah bin Alyan an-Nasyawy, Abu Bakr bin Abi Sa'dan. 


Generasi kelima: 


Abu Sa'id ibnul A'raby, Abu Amr az-Zujajy, Ja'far bin Muhammad al-Khuldy , Abul Abbas al-Gasim 
as-Sayyary, Abu Bakr Muhammad bin Dawud ad-Duggy, Abu Muhammad Abdullah bin 
Muhammad asy-Sya'any, Abu Amr Ismail bin Nujaid , Abul Hasan Ali bin Ahmad al-Busyanjy, Abu 
Abdullah Muhammad bin Khafif, Bundar ibnu Husayn as-Syirazy, Abu Bakr at-Timistany, Abul 
Abbas Ahmad bin Muhammad ad-Dainury, Abu Utsman Sa'id bin Salman al-Maghriby, Abul Gasim 
Ibrahim bin Muhammad an-Nashruabadzy, Abul Hasan Ali bin Ibrahim al-Hushry, Abu Abdullah at- 
Targhundy, Abul Hasan Ali bin Bundar ash-Syairafy, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad asy- 
Syabahy, Abu BakrMuhammad bin Ahmad al-Farra', Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al- 
Mugry, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad ar-Rasy, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul 
Khalig ad-Dinawary. 


Setelah periode As-Sulamy muncul beberapa sufi seperti Abul @asim al-Gusayry, disusul prestasi 
puncak pada Abu Hamid Al-Ghazali (yang bergelar Hujjatul Islam ), kemudian Syaikh Abdul Gadir 
al- Jailany,Ibnul Araby , dan Sulthanul A'uliya'Syaikh Abul Hasan Asyadzily. 


POINT SERTA ISTILAH DALAM AJARAN TASAWUF 


Di dalam dunia Tasawuf muncul sejumlah istilah-istilah yang sangat popular, dan menjadi 
terminology tersendiri dalam disiplin pengetahuan. Dari istilah-istilah tersebut sebenarnya 
merupakan sarana untuk memudahkan para pemeluk dunia Sufi untuk memahami lebih dalam. 
Istilah-istilah dalam dunia Sufi, Semuanya didasarkan pada @l-@uran dan HadistNabi. Karena di 
butuhkan sejumlah ensiklopedia Tasawuf untuk memahami sejumlahterminologinya, sebagaimana 
dibawah ini, yaitu: Marifatullah Al-Wagt, Magam, Haal, @adh dan Bast, Haibah dan Uns, Tawajud 
—Wajd -Wujud, Jam' dan Farg, Fana dan Baga'. Ghaibah dan Hudhur, Shahw dan syukr, Dzaug 
dan Syurb, Mahw dan Istbat, Sitr dan Tajalli, Muhadharah, Lawaih, Lawami' dan Thawali', 
Buwadah dan Hujum , Talwin dan Tamkin, @urb dan Bu'd, Syari'at dan Hakikat, Nafas, Al- 
Khawatir, Ilmul Yagin, Ainul Yagin dan Haggul Yagin, Warid, Syahid, Nafsu, Ruh, Sirr, dan yang 
lainnya . 


Kemudian istilah-istilah yang masuk kategori Magomat (tahapan) dalam Tasawuf, antara lain : 
Taubat, Mujahadah , Khalwat, Uzlah, Tagwa, Wara', Zuhud, Diam, Khauf Raja', Huzn, Lapar dan 
Meninggalkan Syahwat, Khusu' dan Tawadu', Jihadun, Nafs, Dengki, Pergunjingan, @ana'ah, 
Tawakal, Syukur, Yagin, Sabar, Muragabah, Ridha, Ubudiyah, Istiyamah, Ikhlas, Kejujuran, Malu, 
kebebasan, Dzikir, Futuwwah, Firisat, Akhlag, Kedermawa'n, Do'a, Kefakiran, Tasawuf, Adab, 
Persahabatan, Tauhid, Keluar dari dunia, Cinta, Rindu, Mursyid, Sama', Murid, Murad, Karamah, 
Mimpi, Tharekat, Hakikat, Salik, Abid, Arif, dan seterusnya. 


Seluruh istilah tersebut biasamya menjadi tema-tema dalam kitab-kitab Tasawuf, karena perilaku 
para Sufi tidak lepas dari subtansi dibalik istilah-istilah itu semua, dan nantinya di balik istilah 
tersebut selain bermuatan subtansi, juga mengandung “rambu-rambu” jalan ruhani itu sendiri. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4902 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


TUDUHAN-TUDUHAN NEGATIF PADA TASAWUF 


Demi objektifitas, menilai apakah tasawuf melenceng dari ajaran Islam apa tidak, kita harus 
melewati beberapa kriteria di bawah ini. Dengan kriteria ini secara otomatis kita bisa mengukur 
hakikat tasawuf. 

1. Pertama sekali, penilaian harus melampaui tataran kulit, dan langsung masuk pada substansi 
materi dan tujuannya. Lantas apa substansi materi tasawuf? Seperti dijelaskan di atas tujuan 
tasawuf adalah dalam rangka membersihkan hati, mengamalkan hal-hal yang baik, dan 
meninggalkan hal-hal yang jelek. Seorang sufi dituntut selalu ikhlas, ridha, tawakal, dan zuhud - 
tanpa sama sekali mengatakan bahwa kehidupan dunia tidak penting. 

2. Kedua, Menilai secara objektif, jauh dari sifat tendensius dan menggenalisir masalah. Sikap ini 
sangat penting. Karena pembacaan terhadap sebuah kasus yang sudah didahului oleh 
kesimpulan paten akan menghalangi objektifitas, dan memburamkan kebenaran sejati. 

3. Ketiga, memahami istilah atau terminologi yang biasa digunakan para sufi, sehingga kita tidak 
terjebak kepada ketergesa-gesaan dalam memvonis sebuah masalah. Misalnya dalam dunia 
sufi dikenal istilah zuhud. Kemudian orang sering salah mengartikan bahwa zuhud adalah benci 
segala hal duniawi. Zuhud identik dengan malas kerja, dst. Padahal kalau kita teliti dengan 
sedikit kesabaran tentang apa itu arti zuhud yang dimaksud para sufi, maka kita akan 
menemukan bahwa zuhud yang dimaksud tidak seperti persepsi di atas. Abu Thalib al-Maki, 
seorang tokoh sufi, misalnya, punya pandangan bahwa bekerja dan memiliki harta sama sekali 
tidak mengurangi arti zuhud dan tawakal. 

4. Keempat, dalam vonis hukum, kita perlu membedakan antara hukum sufi yang mengucapkan 
kata-kata dalam keadan ecstasy dan dalam keadaan sadar. 


Konsep ini penting sekali, supaya kita tidak terjebak pada sikap ekstrim seperti memvonis kafir, 
musyrik, fasik, dll. Kenyataan di atas sama sekali tidak berarti mau mengatakan bahwa sejarah 
sufi, putih bersih. Ada masa-masa dimana ada oknum kaum sufi melenceng dari hakikat ajaran 
Islam, terutama setelah berkembangnya tasawuf falsafi. Beberapa penyimpangan oknum kaum 
sufi falsafi: 

- Menyepelekan kehidupan duniawi 

- Terjebak pada pola pandang jabariah 

- Mengaku-ngaku bahwa Allah Swt telah membebaskannya dari hukum taklif, seperti shalat, 
puasa, dll. Dan semua hal bagi dirinya halal. 


KESIMPULAN 


Setelah mengetahui hakikat ajaran tasawuf di atas jelaslah bahwa ajaran tasawuf, adalah bagian 
dari kekayaan khazanah Islam. Ia bukanlah aliran sesat. Bahwa ada penyimpang oknum sufi itu 
tidak berarti tasawuf itu jelek dan sesat. Kita jangan sekali-kali terjebak apada generalisir masalah. 
Karena sejatinya, tokoh-tokoh sufi berpendapat ajaran tasawuf harus bersendikan al-Guran dan 
Hadis. Di luar itu ditolak ! 


Tasawuf, seperti dinyatakan Syeikh Yusuf al-Gardhawi, adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran 
Islam. Karena misi tasawuf memperbaiki akhlak. Dan akhlak jelas sekali bagian dari Islam. Karena 
Nabi Muhamad saw diutus untuk menyempurnakan akhlak. 

DISALIN DISADUR DAN DIEDIT DARI BERBAGAI SUMBER : 
www.fb.com/Alfagir.ila.rohmati.Robb#!/notes/394826243099 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4903 ) 


F0014. SEKELUMIT TENTANG THORIOOH (TAREKAT) 


Oleh Mbah Jenggot 
PENDAHULUAN 


Thorigoh ( Tarekat ) menurut lughot mempuyai arti jalan. Sedangkan menurut istilah Tashawwuf. 
Thorigoh bisa diartikan jalan yang ditempuh seorang hamba ( al-'abdu ) menuju Ridlo Alloh SWT. 
Ada pula yang mempersempit pengertian Thorigoh dengan mendefinisikannya sebagai jalan 
menuju Marifat billah. 


Melihat definisi diatas, maka jelas sekali bahwa pengertian Thorigoh sangat luas. Thorigoh tidak 
hanya dengan berdzikir saja, atau dengan berbagai bentuk wiridan saja, namun bisa juga dengan 
berbagai bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Alloh SWT. sang pencipta alam 
semesta. Bisa berupa wirid, dzikir, puasa, ta'lim ( mengajar ), ta'allum ( belajar ) dan berbagai 
bentuk amal kebajikan lainnya ( lihat Salalimul Fudlola' ). 


HADITS TENTANG SANAD TAREKAT 


Mubaya'ah (atau talgin dzikir) dalam dunia tarekat shufi dianggap tidak ada oleh sebagian orang. 
Dia berkeyakinan bahwa mubaya'ah hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifahnya. 
Sehingga apa yang dilakukan oleh mursyid tarekat yang mentalgin dzikir muridnya adalah tidak 
benar serta tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah. 


Sanad tentang dzikir tarekat juga menjadi kritikan dan hinaan mereka, orang-orang Wahhabi. 
Mereka menganggap bahwa tidak ada hadits tentang talgin dzikir atau mengenakan pakaian 
sederhana simbol shufi (lubsu al-khirgah), sebagai simbol seseorang yang sudah masuk dalam 
dunia shufi, yang dapat dibuat hujjah. Pernyataan bahwa tidak ada hadits yang dapat dijadikan 
hujjah tersebut mengutip dari pernyataan mayoritas para ahli hadits. 


Perlu diketahui oleh mereka, mubaya'ah (baiat) dalam arti talgin dzikir dari seorang guru mursyid 
kepada muridnya bukan mubaya'ah (janji setia) seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada 
shahabat-shahabatnya dalam Bai'at ar-Ridhwan, atau baiatnya seorang rakyat kepada imam atau 
kepala Negara terpilih seperti baiatnya para shahabat yang mengangkat Sayyidina Abu Bakar 
menjadi khalifah Rasulallah. Sebab, mubaya'ah dalam tarekat shufi adalah bentuk talgin dzikir 
seperti yang dilakukan Rasulallah yang mentalgin dzikir para shahabatnya. Adapun mubaya'ah 
para shahabat yang baru saja disinggung di atas adalah mubaya'ah janji setia menjalankan Islam 
atau janji setia dan tunduk patuh kepada imam terpilih. 


Sanad hadits tentang bai'at tarekat adalah hadits riwayat dari Hasan al-Bashri yang berbaiat dzikir 
dari Sayyidina Ali dari Rasulallah (dalam ilmu tasawuf disebut talgin zikir) dan sanad hadits 
tentang lubsul khirgah (berperilaku sebagai shufi yang bersimbol dengan pakaian sederhana) juga 
diriwayatkan dari Hasan al-Bashri dari Ali, hanya saja kedua hadits tersebut tidak pernah 
disebutkan dalam kitab hadits manapun, sehingga banyak para ahli hadits yang ingkar dan 
menilainya bathil. Penilaian para ahli hadits tersebut terletak pada masalah apakah Hasan al- 
Bashri pernah bertemu dengan Sayyidina Ali atau tidak. Dan menurut sebagian ahli hadits, 
keduanya tidak pernah bertemu. (Sanad talgin dzikir dari Hasan al-Bashri tersebut adalah talgin 
dzikir oleh Rasulallah kepada Sayyidina Ali secara sendirian. Sedangkan sanad talgin dzikir 
secara bersama-sama adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bazzar, ath- 
Thabarani dan lain-lain dengan sanad hasan. Lihat Lawagih al-Anwar al-@udtsiyyah hlm. 11. 
Hadits talgin tersebut sebagaimana dikatakan asy-Sya'rani adalah diriwayatkan oleh Syaikh Yusuf 
al-Ajami, seorang syaikh tarekat, dalam salah satu risalahnya yang disebutkan dengan sanad 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 49oa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang muttasil sampai Sayyidina Ali. ). 


Namun, sebenarnya hadits tentang dua masalah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 
Hajar al-Asgalani dan muridnya, as-Suyuthi adalah hadits yang shahih (muttasil) dan perawinya 
tsigah-tsigah. Artinya juga bahwa Hasan al-Bashri pernah bertemu dengan Sayyidina Ali dan itu 
adalah pendapat yang shahih. (Lihat hujjah-hujjah as-Suyuthi dalam membela pendapat bahwa 
Hasan al-Bashri pernah bertemu dengan Sayyidina Ali dalam al-Hawi lil Fatawi 2/96-98.dan 
Lawagih al-Anwar al-Gudtsiyyah hal 12 dan 24.) 


TAREKAT MU TABAROH 
Menurut keputusan Mu'tamar Thorigoh Mu'tabaroh, bahwa Thorigoh- Thorigoh Mu'tabaroh hanya 
ada sekitar 43 ( empat puluh tiga ) Thorigoh yaitu : 
1. ustad 4 ola 3 yang 2 4 dl 
bu SV Badal 7 Ha 6 108 
Dag) 12 do 9 pel 11 HI 10 2 JI 
13. Ang JI 16 ada 15 Lan) 14 25 Ja 
17. ASI 20 dilas 19 2153 18 asuh 
21. 4 SI 24 kiliadl 23 Anal ml 22 Haa dl 
25. Anni 28 Ho lali 27 dilas 26 dag ad 
29. AN 32 Ag goal 31 2 yna 30 RJ 
33. Ana gas! 36 AU 35 H2 34 2 
37. WINA 40 an YI 39 kanan 38 LAYAN 
AL. Agate HN 43 Ale! 42 AJ 
LL. SA US gl nil 3 pelat OA Joy Audy OLI an DL Jal 
Dan lain sebagainya. 


Secara garis besar Thorigoh Mu'tabaroh adalah Thorigoh yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

1. Mempunyai sanad yang muttasil kepada Rosululloh SAW. ( Tanwirul Aulub ) 

2. Tidak bertentangan dengan Syara'. 

3. Mursyidnya ( Gurunya ) sudah memenuhi kriteria, antara lain: 

a. Menguasai Ilmu Figh dan Ilmu Agidah. 

b. Mengetahui seluk beluk Ilmu Tashawwuf. 

c. Mempunyai Akhlag yang sempurna lahir dan batin. 

d. Mendapatkan izin atau ijazah dari Gurunya. 


TENTANG THORIAOH NAOSYABANDIYAH 
( Oleh Imam Nawawi ) 


Dari segi historis, Tarekat Nagsyabandi dapat ditelusuri kembali kepada Khalifah pertama, Abu 
Bakar ash-Shiddig RA, yang menggantikan Rasulullah SAW dalam hal pengetahuannya dan 
dalam hal membimbing umat Muslim. Allah SWT berfirman dalam al-Gur'an, “Dialah orang kedua 
dari dua orang yang berada di dalam gua, dan ia berkata kepada temannya, janganlah bersedih 
hati, karena Allah SWT beserta kita” (AS. At-Taubah:40J. Tentang beliau, Rasulullah SAW pernah 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4905 | 


bersabda, “Seandainya Aku akan memilih seorang teman yang kucintai, maka Aku akan memilih 
Abu Bakar RA sebagai temanku tercinta, namun beliau adalah saudara dan sahabatku.” 


Yang membedakan Tarekat Nagsybandi dengan jalan Sufi yang lain adalah kenyataan bahwa ia 
memakai dasar-dasar serta prinsip-prinsip dari ajaran-ajaran dan contoh dari enam bintang 
cemerlang dalam khazanah Rasulullah SAW. Keenam sosok itu adalah: Abu Bakar ash-Shiddig 
RA, Salman al-Farisi RA, Ja'far ash-Shadig AS, Bayazid Tayfur al-Bistami AS, “Abdul Khalig al- 
Ghujdawani AS, dan Muhammad Baha'uddin Uwaysi al-Bukhari AS, yang dikenal sebagai Syah 
Nagsyband @S—lImam dari tarekat ini. 


Di balik kata “Nagsyaband” terdapat dua gagasan: nagsy yang berarti 'mengukir dan mengandung 
pengertian mengukir Nama Allah SWT di dalam hati, dan band yang yang mengandung 
pengertian “Ikatan” dan mengindikasikan ikatan antara individu dengan Penciptanya. Ini berarti 
bahwa para pengikut Nagsybandi harus mempraktikan salat dan kewajiban-kewajiban lainnya 
berdasarkan al-@uran dan Sunnah Rasulullah SAW dan harus selalu menjaga kehadiran dan 
cinta Allah SWT agar senantiasa hidup dalam hatinya melalui pengalaman pribadi dari ikatan 
antara dirinya dengan Tuhannya. 


Di samping Abu Bakar ash-Shiddig RA, siapakah gerangan bintang-bintang dalam khazanah 
Rasulullah SAW ini? Salah satunya adalah Salman al-Farisi RA. Beliau berasal dari Isfahan, 
Persia dan beliaulah yang menyarankan kaum Muslimin untuk menggali parit dalam peperangan 
Ahzab. Setelah Kaum Muslimin merebut al-Mada'in, ibu kota Persia, beliau diangkat menjadi 
Pangeran dan gubernur kota tersebut hingga akhir hayatnya. 


Bintang lainnya adalah Ja'far ash-Shadig AS. Seorang keturunan Rasulullah SAW dari pihak 
ayahnya, dan Abu Bakar RA dari pihak ibunya, beliau menolak semua kedudukan terhormat 
sebagai penghormatan kembali dan praktik serta pelajaran spiritual. Beliau disebut sebagai 
“Pewaris dari Magam an-Nubuwwa dan pewaris Magam ash-Shiddigiya.” 


Kemunculan tertua istilah Safa yang tercatat adalah mengacu kepada muridnya, Jabir bin Ayyan 
RA, pada pertengahan abad kedua Hijriah. Beliau adalah seorang mufassir al-Guran atau ahli 
penerjemah, seorang ahli hadis, dan merupakan salah seorang mujtahid yang handal di kota 
Madinah. Tafsirnya sebagian diabadikan dalam Haga'ig at-Tafsir Sulami. Layts bin Sa'd RA, salah 
seorang penutur riwayat Sunnah Rasulullah SAW yang terpercaya, menyaksikan kekuatan 
mukjizat Ja'far AS di mana beliau mampu meminta apa saja, dan Allah SWT akan 
mengabulkannya seketika. 


Bintang lainnya adalah Bayazid Tayfur al-Bistami AS yang kakeknya seorang Zoroastrian. 
Bayazid AS membuat suatu studi yang rinci tentang hukum-hukum Islam (syari'at) yang telah 
dibukukan dan melaksanakan suatu praktik latihan yang ketat tentang penyangkalan diri sendiri. 
Beliau dikenal rajin sepanjang usianya dalam hal mengerjakan kewajiban-kewajiban 
keagamaannya. Beliau mengharuskan murid-muridnya untuk bertawakal dan menyuruh mereka 
untuk menerima dengan ikhlas konsep murni tauhid, ilmu tentang Keesaan Allah SWT. Konsep ini, 
menurut beliau, meletakkan lima kewajiban pada keikhlasan untuk : 

" Menjalankan kewajiban sesuai al-Guran dan Sunnah. 

" Selalu berkata benar. 

" Menjaga hati dari kebencian. 

" Menghindari makanan haram. 

" Menjauhi bid'ah (dlolalah). 


Menurut Bayazid AS, tujuan akhir dari para pengikut Sufi adalah untuk mengenal Allah SWT di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4906 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dunia ini, untuk meraih Hadirat-Nya, dan bertemu dengan-Nya di Hari Kemudian. Terhadap 
pengaruh itu, beliau menambahkan, “Ada hamba-hamba Allah SWT yang khusus, yang bila Allah 
SWT menghalangi mereka dari Pandangannya di Surga, maka mereka akan memohon kepada- 
Nya untuk mengeluarkan mereka dari Surga sebagaimana penduduk Neraka akan mengiba 
memohon dikeluarkan dari Neraka.” 


Satu bintang lagi dalam khazanah Rasulullah SAW adalah “Abdul Khalig al-Ghujdawani AS, yang 
lahir di kampung Ghujdawani, di dekat Bukhara, Uzbekistan sekarang. Beliau dibesarkan dan 
dimakamkan di sana. Beliau mempelajari al-@uran dan ilmu-ilmu keislaman baik ilmu lahir 
maupun batin hingga beliau mencapai suatu magam kesucian yang amat tinggi. Kemudian beliau 
pergi ke Damaskus di mana Beliau mendirikan sekolah yang melahirkan banyak lulusan yang lalu 
menjadi ahli ilmu figih dan hadis di samping juga ahli dalam hal spiritualitas di masanya, baik di 
wilayah Asia Tengah maupun di Timur Tengah. 


“Abdul Khaliy AS melanjutkan pekerjaan para pendahulunya dengan membentuk zikir yang 
diwariskan dari Rasulullah SAW berdasarkan Sunnah. Dalam tulisan-tulisannya, beliau juga 
merumuskan adab yang diharapkan dapat diikuti oleh murid-murid Nagsybandiyyah. 


Tulisan dibawah ini ane copas dari Artikel Syekh Janggut 
Amin Al Kurdi menjelaskan ada 11 (sebelas) dasar ajaran Tarikat Nagsyabandiyah, yaitu : 


1). “Huwasy Dardam" , yaitu pemeliharaan keluar masuknya nafas, supaya hati tidak lupa kepada 
Allah SWT atau tetap hadirnya Allah SWT pada waktu masuk dan keluarnya nafas. Setiap murid 
atau salik menarikkan dan menghembuskan nafasnya, hendaklah selalu ingat atau hadir bersama 
Allah di dalam hati sanubarinya. Ingat kepada Allah setiap keluar masuknya nafas, berarti 
memudahkan jalan untuk dekat kepada Allah SWT, dan sebaliknya lalai atau lupa mengingat 
Allah, berarti menghambat jalan menuju kepada- Nya. 


2). “Nazhar Bargadiam” yaitu setiap murid atau salik dalam iktikaf/suluk bila berjalan harus 
menundukkan kepala, melihat ke arah kaki dan apabila dia duduk dia melihat pada kedua 
tangannya. Dia tidak boleh memperluas pandangannya ke kiri atau ke kanan, karena 
dikhawatirkan dapat membuat hatinya bimbang atau terhambat untuk berzikir atau mengingat 
Allah SWT. Nazhar Bargadiam ini lebih ditekankan lagi bagi pengamal tarikat yang baru suluk, 
karena yang bersangkutan belum mampu memelihara hatinya. 


3). “Safar Darwathan” yaitu perpindahan dari sifat kemanusiaan yang kotor dan rendah, kepada 
sifat-sifat kemalaikatan yang bersih dan suci lagi utama. Karena itu wajiblah bagi si murid atau 
salik mengontrol hatinya, agar dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada makhluk. 


4). “Khalwat Daranjaman” yaitu setiap murid atau salik harus selalu menghadirkan hati kepada 
Allah SWT dalam segala keadaan, baik waktu sunyi maupun di tempat orang banyak. Dalam 
Tarikat Nagsyabandiyah ada dua bentuk khalwat : 


a. Berkhalwat lahir, yaitu orang yang melaksanakan suluk dengan mengasingkan diri di tempat 
yang sunyi dari masyarakat ramai. 


b. Khalwat batin, yaitu hati sanubari si murid atau salik senantiasa musyahadah, menyaksikan 
rahasia- rahasia kebesaran Allah walaupun berada di tengah- tengah orang ramai. 


5). “Ya Dakrad” yaitu selalu berkekalan zikir kepada Allah SWT, baik zikir ismus zat (menyebut 
Allah, Allah,.), zikir nafi isbat (menyebut la ilaha ilallah), sampai yang disebut dalam zikir itu hadir. 


6). “Bar Kasyat” yaitu orang yang berzikir nafi isbat setelah melepaskan nafasnya, kembali 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4907 ) 


munajat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang mullia 


“Wahai Tuhan Allah, Engkaulah yang aku maksud (dalam perjalanan rohaniku ini) dan keridlaan- 
Mulah yang aku tuntut”. Sehingga terasa dalam kalbunya rahasia tauhid yang hakiki, dan semua 
makhluk ini lenyap dari pemandangannya. 


1)“Nakah Dasyat yaitu setiap murid atau salik harus memelihara hatinya dari kemasukan sesuatu 
yang dapat menggoda dan mengganggunya, walaupun hanya sebentar. Karena godaan yang 
mengganggu itu adalah masalah yang besar, yang tidak boleh terjadi dalam ajaran dasar tarikat 
ini. 


Syekh Abu Bakar Al Kattani berkata, “Saya menjaga pintu hatiku selama 40 (empat puluh) tahun, 
aku tiada membukakannya selain kepada Allah SWT, sehingga menjadilah hatiku itu tidak 
mengenal seseorang pun selain daripada Allah SWT.” 


Sebagian ulama tasawuf berkata “Aku menjaga hatiku 10 (sepuluh) malam, maka dengan itu 
hatiku menjaga aku selama 20 (duapuluh) tahun.” 


8). “Bad Dasyat” yaitu tawajuh atau pemusatan perhatian sepenuhnya pada musyahadah, 
menyaksikan keindahan, kebesaran, dan kemuliaan Allah SWT terhadap Nur Zat Ahadiyah 
(Cahaya Yang Maha Esa) tanpa disertai dengan kata- kata. Keadaan “Bad Dasyat" ini baru dapat 
dicapai oleh seorang murid atau salik, setelah dia mengalami fana dan baka yang sempurna. 
Adapun tiga ajaran dasar yang berasal dari Bahauddin Nagsyabandi adalah, 


9).“Wuguf Zamani” yaitu kontrol yang dilakukan oleh seorang murid atau salik tentang ingat atau 
tidaknya ia kepada Allah SWT setiap dua atau tiga jam. Jika ternyata dia berada dalam keadaan 
ingat kepada Allah SWT pada waktu tersebut, ia harus bersyukur dan jika ternyata tidak, ia harus 
meminta ampun kepada Allah SWT dan kembali mengingat- Nya. 


10).“Wuguf “Adadi” yaitu memelihara bilangan ganjil dalam menyelesaikan zikir nafi isbat, 
sehingga setiap zikir nafi isbat tidak diakhiri dengan bilangan genap. Bilangan ganjil itu, dapat saja 
3 (tiga) atau 5 (lima) sampai dengan 21 (duapuluh satu), dan seterusnya. 


11).“Wuguf @albi” yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ubaidullah Al- Ahrar, “Keadaan 
hati seorang murid atau salik yang selalu hadir bersama Allah SWT”. Pikiran yang ada terlebih 
dahulu dihilangkan dari segala perasaan, kemudian dikumpulkan segenap tenaga dan panca 
indera untuk melakukan tawajuh dengan mata hati yang hakiki, untuk menyelami makrifat 
Tuhannya, sehingga tidak ada peluang sedikitpun dalam hati yang ditujukan kepada selain Allah 
SWT, dan terlepas dari pengertian zikir. 


Link Asal : 
www.fb.com/Alfagir.ila.rohmati.Robb#!/notes/393998643099 


F0018. STANDAR THORIAOT 


Oleh Mbah Jenggot 


Thorigot secara etimologis adalah jalan. Secara terminologis adalah jalan yang menuju kepada 
Allah swt, kemudian dijadikan istilah gerakan ibadah yang tertentu dengan aurod-aurod yang 
tertentu dengan mendapat baiat dari seorang Mursyid tertentu. Dan mempunyai silsilah Mursyid 
sampai pada Rasulullah, dengan dibangsakan pada seorang Mursyid yang terkenal kapasitasnya. 


Berbicara tentang aliran thorigot pada zaman sekarang bukan soal yang mudah apalagi untuk 
mengetahui apa thorigot tersebut mu'tabar atau tidak, demikian pula untuk membedakan antara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4908 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aliran tersebut merupakan aliran yang mardliyah atau tidak, aliran yang shohihah atau fasad. 
Karena masing-masing thorigot atau masing-masing aliran pengikutnya saling mengatakan atas 
kebenaran aliran yang diikuti, mengklaim atas kemu'tabaran thorigoh yang diikuti. Lebih-lebih rata- 
rata thorigoh dan aliran yang ada selalu bersifat di thoreh dengan tidak transparan kecuali hanya 
pada pengikutnya bahkan pengikutnya sendiri tidak tahu apa yang semestinya terprogram pada 
gerakan-gerakan yang ia anut. Banyak yang tidak tahu juga misi-misi tokoh dan pimpinan yang 
mereka anut. Mereka percaya karena tokoh yang telah diikutinya tanpa mau memfilter dengan 
ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh syari'at. Memang sangatlah naif orang yang kurang 
ilmu pengetahuan agamanya. Mereka hanya menjadi objek orang-orang yang punya kepentingan, 
sementara mereka hanya menganggap apa yang dilakukannya adalah baik semua tanpa dapat 
membedakan apakah yang dilakukan tersebut legal atau ilegal. Hal ini memang sesuai dengan 
Firman Allah swt. 


ow 0. 2. w. 90 (Na ad - w 8... Ie 20 04 2. 0 00 W 0-90. 
mL oli g GAJI yig Dll Iakasy Iyan soadll UI (2) ame (AI Ol OP CL) pedliy (3) 


“Demi waktu asar, bahawa sesungguhnya semua manusia adalah rugi kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal shaleh, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran”.(Al-Ashr:1-3). 


Kalau di zaman Rosullulloh saw. yang lebih dari 14 abad lamanya Allah telah menyebutkan 
dengan waktu ashar kiranya tidaklah berlebihan kalau sekarang waktu sudah ghurub (waktu 
terbenamnya matahari ). Kebiasaan pada waktu tersebut keadaan cuaca telah berubah menjadi 
remang-remang melihat sesuatu serba tidak jelas. Istilah orang kuno banyak tuntunan menjadi 
tontonan, tontonan menjadi tuntunan, musikan gitar seruling dianggap budaya islam. Budaya yang 
islam dianggap ketinggalan zaman, aliran yang legal dianggap ilegal, yang ilegal dianggap legal 
Thorigot yang sesat pengikutnyya tidak pernah menganggap sesat tapi aliran yang shohih justru 
dianggap sesat. Aliran yang sesat dianggap keren, aliran yang benar dianggap kemunduran, 
berbicara benar dianggap salah, yang jelas-jelas salah justru dianggap pembaharuan. Memang 
hal ini sudah menjadi sunnatulloh dalam kehidupan manusia. 


STANDAR FASID DAN SHOHIHNYA SEBUAH ALIRAN 
FILTER PERTAMA : MUWAFI@ (COCOK ) DENGAN SYARIAT 


Fasid dan tidaknya aliran tidak diukur dari sosok tokoh yang dianutnya, juga bukan dari banyaknya 
pengikut, juga bukan pembawa aliran tersebut termasuk seorang kyai atau putra kyai, bahkan 
golongan haba'ib. Yang perlu kita sadari bahwa siapapun orangnya yang kita ikuti jika terjadi 
kefasidan dalam aliran yang dibawanya mereka tidak akan bertanggung jawab apalagi sampai 
menjamin kita untuk selamat dari siksaan api neraka atau dapat masuk sorga. Tetapi masing- 
masing pengikut dan yang diikuti akan bertanggung jawab sendiri di hadapn Allah yang Maha 
Benar dan Maha Kuasa sebagaimana Firman Allah dalam Al-Bagarah: 166-167. 


LS gan SAI Ody Ma adl Ulos (LOGY Klan mega mba LAIN Ta 3 Agt Sad Sya Karat sad (33 
He Led S Ol Las adil IU, (166) cola 4 Binaan Ta Maa SP Aap Masa asa ja ah 
W - - Oo 22 0 Oce s2. 90 A00 3w £ 8 Pan w Iwn 
ASIN ep ditor Jlonu mai La Dl Cast AI 402 SIS Un Iyo (167 
PEP TON sa Po 


166. (yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, 
dan mereka melihat siksa, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. 


167. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), 
pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." 
Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4909 | 


mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. 


Maka dari itu jika akan mengikuti pada suatu aliran jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan 
figur yang terlihat atau maziah tokoh yang kita ikuti (khorig al addah) karomah atau lainnya. Tapi 
lihatlah aliran tersebut cocok dengan syari'at yang dibawa Nabi atau tidak ? Cocok dengan ajaran 
Al-Guran atau tidak ? Cocok dengan gerakan Sahabat Nabi apa tidak ? Cocok dengan ijma'nya 
para Sahabat apa tidak ? sebagaimana ucapan Imam Ghozali yang dinukil dari Syech Zakaria Al- 
Ansori dalam kitab Lubbul Usul Hal. 164: 


Juga senada dengan sabda Rosul: "Barang siapa mengada-ada di dalam urusan agama kami ini, 
sesuatu yang tidak dari agama kami, maka sesuatu itu tertolak" 


Jelas dari keterangan di atas menunjukkan bahwa aliran atau gerakan model apapun yang tidak 
cocok dengan syari'at tidak dapat dianggap benar, apalagi aliran-aliran yang dasar 
pengambilannya melewati mimpi atau bahkan berdasar ilham dan mengaku diajari Nabi Khidzir 
kecuali cocok dengan sari'at. 


Imam Ghozali menegaskan apapun bentuknya ilham atau ilmu mukasyafah tidak dapat dijadikan 
pedoman dalam melangkah apalagi membenarkan sebuah aliran. Hal ini bukannya ilham atau ilmu 
kasyf tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, melainkan ilham atau kasyf yang benar 
adalah tidah pernah bertentangan dengan dalil syar'i (ajaran al-@uran atau al-Hadits) maka 
dicukupkan dengan dalil syara' yang sorih dan baku, yakni ajaran Al-@ur'an dan ajaran Hadits, jika 
adanya hal yang dianggap ilham atau kasyf yang bertentangan dengan Al-guran atau Al-Hadits 
sebenarnya bukan ilham yang salah tapi orang yang menganggap bahwa itu ilham atau kasyf 
itulah yang tidak dapat memfilter bahwa itu ilham dari Allah atau tipuan dari Iblis karena memang 
Iblis telah mampu menampakkan wujudnya kepada manusia dengan perwujudan langit, Arsy, 
Laukh al Mahfudz, Kursi dan lain-lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan Imam Al- Ghozali 
yang telah dinugil oleh Imam Abdul Wahhan As-Sya'roni dalam mugodimah Mizan Kubronya. 


Lalu ukuran ajaran tersebut sesuai dengan Al-Guran atau Al-Hadits yang bagaimana? Padahal 
hampir semua ajaran mengatasnamakan sebagai ajaran Islam, aliran atau thorigot mengaku 
sesuai dengan ajaran Al-@ur'an dan Al-Hadits ? 


Perlu diketahui bahwa lafadz-lafadz dalam Al-Auran atau Al-Hadits memang masih elastis dapat 
kita artikan dengan interpretasi yang bermacam-macam. Namun bukan berarti ajaran Al-@ur'an 
boleh diartikan dengan interpretasi yang bermacam-macam dengan mengikuti hawa nafsu atau 
kepentingan kita masing-masing, tapi Al-@ur'an diartikan sebagaimana arti yang telah dijelaskan 
oleh Rasulullah Muhammad saw. karena Allah memberi jaminan dengan ayat-Nya bahwa 
Muhammad diutus oleh Allah juga untuk memperjelas kapada umat termasuk arti Al-Aur'an. 


Lalu untuk mengetahui arti Al-Guran yang dijelaskan Rasulullah bagaimana caranya? Padahal arti 
Hadits sendiri kadang masih dapat diartikan dengan beberapa kemungkinan sebagaimana sabda 
Rasulullah dengan beberapa kemungkinan? Sebagaimana sabda Rasulullah: "Tidak ada 
pernikahan kecuali dengan wali". 


Dapat diartikan dengan “pernikahan tidak sempurna tanpa wali, sebagaimana pendapat Imam Abu 
Hanifah. Dan juga dapat diartikan dengan “menikah tidak sah tanpa adanya wali”. Sebagaimana 
yang telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Lalu yang sesuai yang mana? 


Jawab: Perlu diketahui bahwa ajaran Al-Guran atau Al-Hadits ada yang bersifat got'i (tidak dapat 
ditawar atas interpretasi lain), ada pula yang bersifat dzonni, (memang masih dimungkinkan arti 
yang lain dari dhohirnya lafad) yang ganti adalah interpretasi yang sudah disepakati seluruh umat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4910 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


islam satu periode yang sudah mempunyai kapasitas mujtahid. Contoh firman Allah tentang 
wajibnya sholat lima waktu, wajibnya zakat, Puasa, haji, wujudnya Allah, terutusnya Nabi 
Muhammad, wujudnya Malaikat dan lain-lain. 


Memang firman Allah : "dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat". Asal mulanya lafadz sholat dapat 
diartikan dengan do'a atau yang lainnya. Lalu perintah sholat juga dapat diinterpretasikan dengan 
hanya himbauan yang sunah, jawaz atau wajib. Namun setelah ada konsensus pada Sahabat 
Nabi dan para Ulama' sampai hari ini maka kita tidak diperbolehkan mengartikan selain sholat 
yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan surat-surat yang terentu 
sebagaimana yang diajarkan dalam hadits: "shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat". 


Demikian pula kita tidak dapat menginterpretasikan dengan hanya anjuran sunnah atau bahkan 
bebas. 


Barang siapa yang punya aliran atau gerakan yang sampai tidak mempercayai hasil konsensus 
para Ulama' sudah jelas dan mashur di kalangan masyarakat awam maka, orang yang beraliran 
tersebut telah dinyatakan keluar dari stambuk daftar sebagai orang islam, yakni mereka Adalah 
kufur sebagaimana aliran yang menganggap bahwa sholat hanya cukup di batin saja atau cukup 
hanya di dzikir. 


Hadits yang diriwayatkan as-Syafi'i dari Abu Karimah Dari Abu Ja'far dari Nabi, Baliau bersabda: 


"Orang-orang akan siarkan hadits-hadits dariku, maka apa yang datang kepadamu yang sesuai 
dengan Al-Guran maka hadits itu dariku, dan apa yang datang kepadamu yang berlawanan 
dengan Al-@uran maka hadits itu bukan dariku" 


FILTER KEDUA : SANAD DAN TASAWWUF 


Setelah aliran atau thorigot tersebut tidak menyalahi dari aturan syari'at untuk mu'tabar dan 
tidaknya sebuah aliran atau thorigot tersebut termasuk mempunyai sanad yang muttasil kepada 
Rosul atau tidak.: 


Te 


Jika aurod-aurod tersebut tidak mangul dari Nabi atau pimpinan thorigot (Mursyid) tidak 
mempunyai sanad yang muttasil kepada Nabi, maka thorigot tersebut tidak mu'tabar, sebab 
dzikir yang warid dari Rosul lebih baik dari pada yang lainnya sekalipun tidak berbeda dengan 
syara” sebagaimana da'i-da'i yang menyusun kalimat sendiri atau sholawat-sholawat yang 
dibikin sendiri. 


. Seseorang menyamakan thorigoh yang silsilah guru-gurunya tidak muttasil kepada Nabi, maka 


akan terputus dari keloberan Nur Hidayah dari-Nya dan bukan Warosatul Anbia' sebagaimana 
dalam kitab Tanwir al Gulub halaman 500 : "Barang siapa yang silsilah gurunya tidak sambung 
sampai pada Nabi Muhammad maka akan terputus dari keloberan Nur dan tidak dapat 
mewarisi Nur dari Nabi Rosul dan tidak dapat membai'at atau ijazah". 


. Semua guru yang diikuti jika ternyata salah sehingga menyimpang dari ajaran islam, maka 


mereka tidak dapat bertanggung jawab kepada pengikutnya. Oleh karenanya seseorang yang 
akan mengikuti sosok seorang guru harus menimbang pada guru tersebut dengan syari'at 
apakah guru tersebut, komitmen dengan syari'at apa tidak ? Karena siapun orangnya yang 
diikuti jika sampai melanggar syari'at maka ia tidak akan ikut bertanggung jawab atas 
perbuatan yang mengikutinya. Tapi masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri 
kapada Allah di hari akhir nanti. Artinya jika aliran yang diikuti tersebut ternyata sesat maka 
yang diikutinya tidak dapat menyelamatkan para pengikutnya. Sebagaimana firman Allah dalam 
surat al-Bagoroh ayat 166-167 di atas. Di samping itu sanad yang muttasil pelaku thorigot 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4911 | 


tersebut harus dilakukan dengan mengambil yang lebih berhati-hati sebagaimana keterangan 
dalam kitab Sulam al-Fudlola': 


Dengan kata lain Thorigot dapat mu'tabar jika mengikuti sunnat ar rosul, menjauhi tidak 
melakukan yang azimah, menjauhi dari beberapa dipensasi (ruhksoh). Yang dikehendaki rukhsoh 
dalam hal ini adalah hal-hal yang seharusnya dijauhi oleh orang-orang yang menuju kapada Allah, 
sebagaimana mencari kesenangan nafsu, hal-hal yang mubah yang tidak ada unsur tagwa, 
berjalan selalu lupa kepada Allah, selalu kenyang dan lain-lain, bukan ruhksoh yang dimaksudkan 
para Fugoha', sabagiamana mengusap muzah, mengosor, menjama', Syech Abdul Wahab As- 
Sya'roni menegaskan dalam kitab Minah as Sanniyah Halaman 4: 


“Ulama' ahli thorigot telah konsensus bahwasannya seseorang yang menyiapkan dirinya untuk 
melakukan ruhsoh bukan yang aza'im maka orang tersebut tidak akan mendapat petunjuk jalan 
menuju kepada Allah”. 


Maka seseorang disebut dengan ahli thorigot yang mu'tabar jika ia sudah mendudukkan sunah 
sebagaimana sebagaimang hal yang wajib, mendudukkan hal yang mubah ditinggalkan 
sebagaimana diperintahkan melakukan hal yang sunah atau lebih utama. 


Catatan : Orang dapat dianggap melakukan thorigoh yang benar manakala mereka dapat 
meletakkan hal yang sesuai dengan haknya. 


Sebagaimana fatwa Salman Al-Farisi di hadapan Nabi dan dibenarkan oleh baginda Muhammad, 
"dan berikanlah kepada setiap orang haknya". 


Dengan demikian pelaku thorigot harus melihat sebenarnya ia diperintahkan apa dari Allah ? 
sebagaimana ditegaskan dalam Tanwir al-@ulub Halaman 401: 


“Orang yang mnuju pada akhirat dengan menempuh jalan yang benar-benar dapat menuju pada 
Alloh tidak lepas dari enam macam tingkatan yakni: jalan baginya harus dengan ibadah 


mahdloh, orang alim, muta'alim, penguasa pemenrintahan, pekerja dan atau mustaghrigun fi Al- 
Wahid Ash-Shomad”. 


Bagi orang yang punya label muta'alim tidak boleh ingin pindah pada waalin atau sebaliknya, 
karena adanya pasrah terhadap tugas yang diberikan Alloh bukan memilih sendiri. 


4. Terakhir ajaran tersebut dilakukan bukan untuk bagian nafsu, tapi semata-mata hanya untuk 
melakukan perintah Allah, karena semata ia menjadi hamba dengan demikian thorigoh 
dianggap mu'tabar bila mendahulukan fardlu ain dari amalan yang sunah. Termasuk fardlu ain 
adalah berusaha menghilangkan sifat-sifat yang khobisah seperti ria' , hasud, adu domba, ding 
dong gila harta, kedudukan, ujub dan lainnya. Nabi bersabda: "Dan lain-lain dari sifat-sifat yang 
tercela seperti ingin popular". 


FILTER KETIGA : AGIDAH KEIMANAN 


Aliran atau thorigoh yang gerakannya muafig dengan syari'at dan tasawwuf belum tentu mu'tabar 
sebelum kita tahu agidah mereka, bagaimana keyakinan mereka terhadap Dzat-Nya Allah, sifat- 
Nya, pekerjaan-Nya sehingga tidak sampai keluar dari agidah islam atau fasig. 

Filter-filter tersebut terkumpul pada kalimah: Lailaha Illa Allah Muhammadur rasulullah. 

Syariat dari, Lailaha Illa Allah dengan tingkat makna: Ia ma'buda illah Allah. 

Thorigot dari, Lailaha Illa Allah dengan tingkat makna: la magshuda illa Allah. 

Hakikat dari : Lailaha Illa Allah dengan tingkat makna: la maujuda Iilla Allah. 

La ma'buda illah Allah: Hidup kita hanya mengabdi kepada Alloh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4912 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La magshuda illa Allah: Tujuan pengabdian kita hanya untuk Alloh bukan selain Alloh walau surga 
atau neraka. 


la maujuda illa Allah: Secara substansinya bahwa yang menjadikan kita mengabdi hanya Alloh, 
bahkan wujud kita, pengabdian kita hanya wujud majazi. Sedangkan wujud hakiki hanya Alloh. 


Apa ole Al, — 
F0015. SEKELUMIT TENTANG HIRARKI KEWALIAN 


Oleh Mbah Jenggot 


Syaikh Abu Hasan Ali Hujwiri dalam kitabnya yang berjudul Kasyf Al-Mahjub, mengatakan bahwa 
wali Akhyar sebanyak 300orang, wali Abdal sebanyak 40 orang, wali Abrar sebanyak 7 orang, wali 
Autad sebanyak 4 orang, wali Nugaba sebanyak 3 orang dan wali @uthub atau Ghauts sebanyak 
1 orang. Sedangkan menurut Syaikhul Akbar Muhyiddin ibnu Al Arabi dalam kitabnya al-Futuhat 
al-Makkiyyah membuat pembagian tingkatan wali dan kedudukannya. Jumlah mereka sangat 
banyak, ada yang terbatas dan yang tidak terbatas. Sedikitnya terdapat 9 tingkatan, secara garis 
besar dapat diringkas sebagai berikut : 


1. Wali @uthub al-Agthab atau Wali @uthub al-Ghauts 


Wali yang sangat paripurna. la memimpin dan menguasai wali diseluruh alam semesta. 
Jumlahnya hanya seorang setiap masa. Jika wali ini wafat, maka Wali @uthub lainnya yang 
menggantikan. 


2. Wali Aimmah 


Pembantu Wali @uthub. Posisi mereka menggantikan Wali Guthub jika wafat. Jumlahnya dua 
orang dalam setiap masa. Seorang bergelar Abdur Robbi, bertugas menyaksikan alam malakut. 
Dan lainnya bergelar Abdul Malik, bertugas menyaksikan alam malaikat. 


3. Wali Autad 


Jumlahnya empat orang. Berada di empat wilayah penjuru mata angin, yang masing-masing 
menguasai wilayahnya. Pusat wilayah berada di Ka bah. Kadang dalam Wali Autad terdapat juga 
wanita. Mereka bergelar Abdul Hayyi, Abdul Alim, Abdul @adir dan Abdul Murid. 


4. Wali Abdal 


Abdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, mereka 
menunjuk penggantinya. Jumlah Wali Abdal sebanyak tujuh orang, yang menguasai ketujuh iklim. 
Pengarang kitab al-Futuhatul Makkiyyah dan Fushus Hikam yang terkenal itu (Muhyiddin ibnu 
'Arabi) mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke tujuh Wali Abdal di Makkatul 
Mukarramah. 


Pada tahun 586 di Spanyol, Muhyiddin ibnu 'Arabi bertemu Wali Abdal bernama Musa al- 
Baidarani. Sahabat Muhyiddin ibnu 'Arabi yang bernama Abdul Majid bin Salamah mengaku 
pernah juga bertemu Wali Abdal bernama Mua'az bin al-Asyrash. Beliau kemudian menanyakan 
bagaimana cara mencapai kedudukan Wali Abdal. Ia menjawab dengan lapar, tidak tidur dimalam 
hari, banyak diam dan mengasingkan diri dari keramaian. 


5, Wali Nugobaa 


Jumlah mereka sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah memahamkan mereka tentang 
hukum syariat. Dengan demikian mereka akan segera menyadari terhadap semua tipuan hawa 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4913 ) 3 


nafsu dan iblis. Jika Wali Nugobaa melihat bekas telapak kaki seseorang diatas tanah, mereka 
mengetahui apakah jejak orang alim atau bodoh, orang baik atau tidak. 


6. Wali Nujabaa 
Jumlahnya mereka sebanyak 8 orang dalam setiap masa. 
7. Wali Hawariyyun 


Berasal dari kata hawari, yang berarti pembela. Ia adalah orang yang membela agama Allah, baik 
dengan argumen maupun senjata. Pada zaman nabi Muhammad sebagai Hawari adalah Zubair 
ibnu Awam. Allah menganugerahkan kepada Wali Hawariyyun ilmu pengetahuan, keberanian dan 
ketekunan dalam beribadah. 


8. Wali Rajabiyyun 


Dinamakan demikian, karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rajab. Jumlah mereka 
sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai negara dan antara mereka saling mengenal. Wali 
Rajabiyyun dapat mengetahui batin seseorang. Wali ini setiap awal bulan Rajab, badannya terasa 
berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring diatas ranjang dengan tubuh kaku tak bergerak. 
Bahkan, akan terlihat kedua pelupuk matanya tidak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya 
perasaan seperti itu baru berkurang. Pada hari ketiga, mereka menyaksikan peristiwa ghaib. 


Berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap, padahal mereka masih tetap berbaring diatas 
ranjang. Keadaan Wali Rajabiyyun tetap demikian, sesudah 3 hari baru bisa berbicara. 


Apabila bulan Rajab berakhir, bagaikan terlepas dari ikatan lalu bangun. Ia akan kembali ke 
posisinya semula. Jika mereka seorang pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari- 
hari sebagai pedagang. 


9. Wali Khatam 


Khatam berarti penutup. Jumlahnya hanya seorang dalam setiap masa. Wali Khatam bertugas 
menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan ummat nabi Muhammd saw. 


Jumlah para Auliya yang berada dalam manzilah-manzilah ada 356 sosok, yang mereka itu ada 
dalam kalbu Adam, Nuh, Ibrahim, Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan ada 300, 40, 7, 5, 3 dan 1. 
Sehingga jumlah kerseluruhan 356 tokoh. Hal ini menurut kalangan Sufi karena adanya hadits 
yang menyebut demikian. 


Sedangkan menurut Syaikh al-Akbar Muhyiddin ibnu 'Arabi (menurut beliau muncul dari 
mukasyafah) maka jumlah keseluruhan Auliya yang telah disebut diatas, sampai berjumlah 589 
orang. Diantara mereka ada satu orang yang tidak mesti muncul setiap zaman, yang disebut 
sebagai al-Khatamul Muhammadi, sedangkan yang lain senantiasa ada di setiap zaman tidak 
berkurang dan tidak bertambah. Al-Khatamul Muhammadi pada zaman ini (zaman Muhyiddin ibnu 
'Arabi), kami telah melihatnya dan mengenalnya (semoga Allah menyempurnakan 
kebahagiaannya), saya tahu ia ada di Fes (Marokko) tahun 595 H. Sementara yang disepakati 
kalangan Sufi, ada 6 lapisan para AuliyaAga,“(tm), yaitu para Wali: Ummahat, Agthab, A'immah, 
Autad, Abdal, Nugaba dan Nujaba. 


Pada pertanyaan lain : Siapa yang berhak menyandang Khatamul Auliya sebagaimana gelar 
Khatamun Nubuwwah yang disandang oleh Nabi Muhammad saw?. 


Ibnu Araby menjawab : "al-Khatam itu ada dua: Allah menutup Kewalian (mutlak), dan Allah 
menutup Kewalian Muhammadiyah. Penutup Kewalian mutlak adalah Nabi Isa Alaihissalaam. Dia 
adalah Wali dengan Nubuwwah Mutlak, yang kelak turun di era ummat ini, dimana turunnya di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4914 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akhir zaman, sebagai pewaris dan penutup, dimana tidak ada Wali dengan Nubuwwah Mutlak 
setelah itu. la disela oleh Nubuwwah Syari'at dan Nubuwwah Risalah. Sebagaimana Nabi 
Muhammad saw sebagai Penutup Kenabian, dimana tidak ada lagi Kenabian Syariat setelah itu, 
walau pun setelah itu masih turun seperti Nabi Isa, sebagai salah satu dari Ulul 'Azmi dari para 
Rasul dan Nabi mulia. Maka turunnya Nabi Isa sebagai Wali dengan Nubuwwah mutlaknya, tetapi 
aturannya mengikuti aturan Nabi Muhammad saw, bergabung dengan para Wali dari ummat Nabi 
Muhammad lainnya. Ia termasuk golongan kita dan pemuka kita. 


Pada mulanya, ada Nabi, yaitu Adam as. Dan akhirnya juga ada Nabi, yaitu Nabi Isa, sebagai 
Nabi Ikhtishah (kekhususan), sehingga Nabi Isa kekal di hari mahsyar ikut terhampar dalam dua 
hamparan mahsyar. Satu Mahsyar bersama kita, dan satu mahsyar bersama para Rasul dan para 
Nabi. 


Adapun Penutup Kewalian Muhammadiyah, saat ini (zaman Muhyiddin ibnu 'Arabi) ada pada 
seorang dari bangsa Arab yang memiliki kemuliaan sejati. Saya kenal di tahun 595 H. Saya 
melihat tanda rahasia yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala pada saya dari kenyataan ubudiyahnya, 
dan saya lihat itu di kota Fes, sehingga saya melihatnya sebagai Penutup Kewalian 
Muhammadiyah darinya. Dan Allah telah mengujinya dengan keingkaran berbagai kalangan 
padanya, mengenai hakikat Allah dalam sirr-nya. 


Sebagaimana Allah menutup Nubuwwah Syariat dengan Nabi Muhammad SAW, begitu juga Allah 
menutup Kewalian Muhammadi, yang berhasil mewarisi Al-Muhammadiyah, bukan diwarisi dari 
para Nabi. Sebab para Wali itu ada yang mewarisi Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa, maka mereka itu 
masih kita dapatkan setelah munculnya Khatamul Auliya' Muhammadi, dan setelah itu tidak ada 
lagi Wali pada Kalbu Muhammad saw. Inilah arti dari Khatamul Wilayah al-Muhammadiyah. 
Sedangkan Khatamul Wilayah Umum, dimana tidak ada lagi Wali setelah itu, ada pada Nabi Isa 
Alaissalam. Dan kami menemukan sejumlah kalangan sebagai Wali pada Kalbu Nabi Isa As, dan 
sejumlah Wali yang berada dalam Kalbu para Rasul lainnyaAt. 


Di lain tempat, Ibnu 'Arabi mengatakan bahwa dirinyalah yang menjadi Segel (Penutup) Kewalian 
Muhammad. 


Beberapa wali yang pernah mencapai derajat wali @uthub al-Agthab (@uthub al-Ghaus) pada 
masanya 
. Sayyid Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib 
. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz 
. Syaikh Yusuf al-Hamadani 
. Syaikh Abdul @adir al-Jilani 
. Syaikh Ahmad al-Rifa'i 
. Syaikh Abdus Salam ibnu Masyisy 
. Syaikh Ahmad Badawi 
. Syaikh Abu Hasan asy-Syazli 
. Syaikh Muhyiddin ibnu Arabi 
10. Syaikh Muhammad Bahauddin an-Nagsabandi 
11.Syaikh Ibrahim Addusugi 
12.Syaikh Jalaluddin Rumi 
13.Syaikh Abdul Gadir al-Jilani 


Beliau pernah berkata "Kakiku ada diatas kepala seluruh wali. Menurut Abdul Rahman Jami dalam 
kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, bahwa beberapa wali terkemuka diberbagai abad 


OS DAD OR ONHA 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4915 | 


sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka dibawah kaki Syaikh Abdul @adir al-Jilani. 
Syaikh Ahmad al-Rifa'i 


Sewaktu beliau pergi Haji, ketika berziarah ke Magam Nabi Muhammad Saw, maka nampak 
tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau dan beliau pun terus mencium tangan 
Nabi SAW yang mulia itu. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke 
Magam Nabi Saw tersebut. Salah seorang muridnya berkata : 


"Ya Sayyidi! Tuan Guru adalah @uthub". Jawabnya: "Sucikan olehmu syak mu daripada 
@uthubiyah". Kata murid: "Tuan Guru adalah Ghaus!". Jawabnya: "Sucikan syakmu daripada 
Ghausiyah". 


Al-Imam Sya'roni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syaikh Ahmad al-Rifa'i 
telah melampaui "Magamat" dan "Athwar" karena @utub dan Ghauts itu adalah Magam yang 
maklum (diketahui umum). 


Sebelum wafat beliau telah menceritakan kapan waktunya akan meninggal dan sifat-sifat hal 
inwalnya beliau. Beliau akan menjalani sakit yang sangat parah untuk menangung bilahinya para 
makhluk. Sabdanya, "Aku telah di janji oleh Allah, agar nyawaku tidak melewati semua dagingku 
(daging harus musnah terlebih dahulu). Ketika Sayyidi Ahmad Al-Rifa'i sakit yang mengakibatkan 
kewafatannya, beliau berkata, "Sisa umurku akan kugunakan untuk menanggung bilahi agungnya 
para makhluk. Kemudian beliau menggosok-ngosokkan wajah dan uban rambut beliau dengan 
debu sambil menangis dan beristighfar. Yang dideritai oleh Sayyidi Ahmad Al-Rifa'i ialah sakit 
"Muntah Berak". Setiap hari tak terhitung banyaknya kotoran yang keluar dari dalam perutnya. 
Sakit itu dialaminya selama sebulan. Hingga ada yang tanya, "Kok, bisa sampai begitu banyaknya 
yang keluar, dari mana ya kanjeng syaikh. Padahal sudah dua puluh hari tuan tidak makan dan 
minum. Beliau menjawab,"Karena ini semua dagingku telah habis, tinggal otakku, dan pada hari ini 
nanti juga akan keluar dan besok aku akan menghadap Sang Maha Kuasa. Setelah itu ketika 
wafatnya, keluarlah benda yang putih kira-kira dua tiga kali terus berhenti dan tidak ada lagi yang 
keluar dari perutnya. Demikian mulia dan besarnya pengorbanan Aulia Allah ini sehingga sanggup 
menderita sakit menanggung bala yang sepatutnya tersebar ke atas manusia lain. Wafatlah Wali 
Allah yang berbudi pekerti yang halus lagi mulia ini pada hari Kamis waktu duhur 12 Jumadil Awal 
tahun 570 Hijrah. Riwayat yang lain mengatakan tahun 578 Hijrah. 


Syaikh Ahmad Badawi 


Setiap hari, dari pagi hingga sore, beliau menatap matahari, sehingga kornea matanya merah 
membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar, khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih 
sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak kanak, ia suka 
berkhalwat dan riyadhoh, pernah empat puluh hari lebih perutnya tak terisi makanan dan 
minuman. Ia lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi 
dengan seseorang. Ia tak sedetikpun lepas dari kalimat toyyibah, berdzikir dan bersholawat. 


Pada usia dini beliau telah hafal Al-@uran, untuk memperdalam ilmu agama ia berguru kepada 
syaikh Abdul Gadir al-Jailani dan syaikh Ahmad Rifai. Suatu hari, ketika beliau telah sampai 
ketingkatannya, Syaikh Abdul Gadir al-Jailani, menawarkan kepadanya: AtManakah yang kau 
inginkan ya Ahmad Badawi, kunci Masyrig atau Maghrib, akan kuberikan untukmu, hal yang sama 
juga diucapkan oleh gurunya Syaikh Ahmad Rifai, dengan lembut, dan karena menjaga tatakrama 
murid kepada gurunya, ia menjawab, Aku tak mengambil kunci kecuali dari al-Fattah (Allah ). 


Peninggalan syaikh Ahmad Badawi yang sangat utama, yaitu bacaan shalawat badawiyah sughro 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4916 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan shalawat badawiyah kubro. 
Syaikh Abu Hasan asy-Syazili 


Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya dan 
tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi 
keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu tersibukkan 
dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah (fadhal) dari 
Allah semata, tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. 


Di antara keramatnya para Shiddigin ialah : 

1. Selalu taat dan ingat pada Allah swt. secara istigamah. 

2. Zuhud (meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi). 

3. Bisa menjalankan perkara yang luar bisa, seperti melipat bumi, berjalan di atas air dan 
sebagainya. 


Di antara keramatnya Wali @utub ialah : 

1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah swt. 
2. Mampu menggantikan Wali Gutub yang lain. 

3. Mampu membantu malaikat memikul Arsy. 

4. Hatinya terbuka dari hagigat dzatnya Allah swt. dengan disertai sifat-sifat-Nya. 


Beliau pernah dimintai penjelasan tentang siapa saja yang menjadi gurunya. Kemudian beliau 
menjawab, Guruku adalah Syaikh Abdus Salam ibnu Masyisy, akan tetapi sekarang aku sudah 
menyelami dan minum sepuluh lautan ilmu. Lima dari bumi yaitu dari Rasululah saw, Abu Bakar 
r.a, Umar bin Khattab r.a, Usman bin Affan r.a dan Ali bin Abi Thalib r.a, dan lima dari langit yaitu 
dari malaikat Jibril, Mika'il, Isrofil, Izro'il dan ruh yang agung. Beliau pernah berkata, Aku diberi 
tahu catatan muridku dan muridnya muridku, semua sampai hari kiamat, yang lebarnya sejauh 
mata memandang, semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh 
syariat, aku pasti bisa memberi tahu tentang kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai 
hari kiamat. Syekh Abu Abdillah Asy-Syathibi berkata, Aku setiap malam banyak membaca 
Radiyallahu'an Asy-Syekh Abul Hasan dan dengan ini aku berwasilah meminta kepada Allah swt 
apa yang menjadi hajatku, maka terkabulkaniah apa saja permintaanku. Lalu aku bermimpi 
bertemu dengan Nabi Muhammad saw. dan aku bertanya, Ya Rasulallah, kalau seusai shalat lalu 
berwasilah membaca Radiya Allahu , Asy-Syaikh Abu Hasan dan aku meminta apa saja kepada 
Allah swt, apa yang menjadi kebutuhanku lalu dikabulkan, seperti hal tersebut apakah 
diperbolehkan atau tidak?. Lalu Nabi saw menjawab, Abu Hasan itu anakku lahir batin, anak itu 
bagian yang tak terpisahkan dari orang tuanya, maka barang siapa bertawassul kepada Abu 
Hasan, maka berarti dia sama saja bertawassul kepadaku. 


Peninggalan syaikh Abu Hasan asy-Syazili yang sangat utama, yaitu Hizib Nashr dan Hizib Bahar. 
Orang yang mengamalkan Hizib Bahar dengan istiyjomah, akan mendapat perlindungan dari 
segala bala. Bahkan, bila ada orang yang bermaksud jahat mau menyatroni rumahnya, ia akan 
melihat lautan air yang sangat luas. Si penyatron akan melakukan gerak renang layaknya orang 
yang akan menyelamatkan diri dari daya telan samudera. Bila di waktu malam, ia akan terus 
melakukan gerak renang sampai pagi tiba dan pemilik rumah menegurnya. Hizib Bahar ditulis 
syaikh Abu Hasan asy-Syazili di Laut Merah (Laut Gulzum). Di laut yang membelah Asia dan 
Afrika itu syaikh Abu Hasan asy-Syazili pernah berlayar menumpang perahu. Di tengah laut tidak 
angin bertiup, sehingga perahu tidak bisa berlayar selama beberapa hari. Dan, beberapa saat 
kemudian Syaikh al-Syadzili melihat Rasulullah. Beliau datang membawa kabar gembira. Lalu, 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF (4917) 7 


menuntun syaikh Abu Hasan asy-Syazili melafazkan doa-doa. Usai syaikh Abu Hasan asy-Syazlli 
membaca doa, angin bertiup dan kapal kembali berlayar. 


Link Asal : 
www.fb.com/Alfagir.ila.rohmati.Robb?skznotes&s-70#!/notes/385110363099 


1076. WALI ABDAL 


PERTANYAAN : 

Mbah Kakvng 

Assalamu'alaikum...tentang wali abdal... yang punya lampu pijar mohon diterangkan....?? suwun... 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot II 

Tingkatan Wali menurut kitab Kasyf Al-Mahjub 


Syaikh Abu Hasan Ali Hujwiri dalam kitabnya yang berjudul Kasyf Al-Mahjub, mengatakan bahwa 
wali Akhyar sebanyak 300 orang, wali Abdal sebanyak 40 orang, wali Abrar sebanyak 7 orang, 
wali Autad sebanyak 4 orang, wali Nugaba sebanyak 3 orang dan wali @uthub atau Ghauts 
sebanyak 1 orang. Sedangkan menurut Syaikhul Akbar Muhyiddin ibnu “Arabi dalam kitabnya al- 
Futuhat al-Makkiyyah membuat pembagian tingkatan wali dan kedudukannya. Jumlah mereka 
sangat banyak, ada yang terbatas dan yang tidak terbatas. Sedikitnya terdapat 9 tingkatan, secara 
garis besar dapat diringkas sebagai berikut: 


1. Wali @uthub al-Agthab atau Wali @uthub al-GhautsWali yang sangat paripurna. Ia memimpin 
dan menguasai wali diseluruh alam semesta. Jumlahnya hanya seorang setiap masa. Jika wali ini 
wafat, maka Wali @uthub lainnya yang menggantikan. 


2. Wali AimmahPembantu Wali Guthub. Posisi mereka menggantikan Wali @uthub jika wafat. 
Jumlahnya dua orang dalam setiap masa. Seorang bergelar Abdur Robbi, bertugas menyaksikan 
alam malakut. Dan lainnya bergelar Abdul Malik, bertugas menyaksikan alam malaikat. 


3. Wali AutadJumlahnya empat orang. Berada di empat wilayah penjuru mata angin, yang masing- 
masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayah berada di Kaabah. Kadang dalam Wali Autad 
terdapat juga wanita. Mereka bergelar Abdul Hayyi, Abdul Alim, Abdul Gadir dan Abdul Murid. 


4. Wali AbdalAbdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, 
mereka menunjuk penggantinya. Jumlah Wali Abdal sebanyak tujuh orang, yang menguasai 
ketujuh iklim. Pengarang kitab al-Futuhatul Makkiyyah dan Fushus Hikam yang terkenal itu 
(Muhyiddin ibnu “Arabi) mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke tujuh Wali Abdal di 
Makkatul Mukarramah.Pada tahun 586 di Spanyol, Muhyiddin ibnu “Arabi bertemu Wali Abdal 
bernama Musa al-Baidarani. Sahabat Muhyiddin ibnu “Arabi yang bernama Abdul Majid bin 
Salamah mengaku pernah juga bertemu Wali Abdal bernama Mua'az bin al-Asyrash. Beliau 
kemudian menanyakan bagaimana cara mencapai kedudukan Wali Abdal. Ia menjawab dengan 
lapar, tidak tidur dimalam hari, banyak diam dan mengasingkan diri dari keramaian. 


5. Wali NugobaaJumlah mereka sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah memahamkan 
mereka tentang hukum syariat. Dengan demikian mereka akan segera menyadari terhadap semua 
tipuan hawa nafsu dan iblis. Jika Wali Nugobaa melihat bekas telapak kaki seseorang diatas 
tanah, mereka mengetahui apakah jejak orang alim atau bodoh, orang baik atau tidak. 


6. Wali NujabaaJumlahnya mereka sebanyak 8 orang dalam setiap masa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4913 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


7. Wali HawariyyunBerasal dari kata hawari, yang berarti pembela. Ia adalah orang yang membela 
agama Allah, baik dengan argumen maupun senjata. Pada zaman nabi Muhammad sebagai 
Hawari adalah Zubair ibnu Awam. Allah menganugerahkan kepada Wali Hawariyyun ilmu 
pengetahuan, keberanian dan ketekunan dalam beribadah. 


8. Wali RajabiyyunDinamakan demikian, karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rajab. 
Jumlah mereka sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai negara dan antara mereka saling 
mengenal. Wali Rajabiyyun dapat mengetahui batin seseorang. Wali ini setiap awal bulan Rajab, 
badannya terasa berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring diatas ranjang dengan tubuh 
kaku tak bergerak. Bahkan, akan terlihat kedua pelupuk matanya tidak berkedip hingga sore hari. 
Keesokan harinya perasaan seperti itu baru berkurang. Pada hari ketiga, mereka menyaksikan 
peristiwa ghaib.Berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap, padahal mereka masih tetap 
berbaring diatas ranjang. Keadaan Wali Rajabiyyun tetap demikian, sesudah 3 hari baru bisa 
berbicara.Apabila bulan Rajab berakhir, bagaikan terlepas dari ikatan lalu bangun. Ia akan kembali 
ke posisinya semula. Jika mereka seorang pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari- 
hari sebagai pedagang. 

9. Wali Khatamkhatam berarti penutup. Jumlahnya hanya seorang dalam setiap masa. Wali 
Khatam bertugas menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan ummat nabi Muhammd 
saw.Jumlah para Auliya yang berada dalam manzilah-manzilah ada 356 sosok, yang mereka itu 
ada dalam kalbu Adam, Nuh, Ibrahim, Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan ada 300, 40, 7, 5, 3 dan 1. 
Sehingga jumlah kerseluruhan 356 tokoh. Hal ini menurut kalangan Sufi karena adanya hadits 
yang menyebut demikian. 


Sedangkan menurut Syaikh al-Akbar Muhyiddin ibnu “Arabi (menurut beliau muncul dari 
mukasyafah) maka jumlah keseluruhan Auliya yang telah disebut diatas, sampai berjumlah 589 
orang. Diantara mereka ada satu orang yang tidak mesti muncul setiap zaman, yang disebut 
sebagai al-Khatamul Muhammadi, sedangkan yang lain senantiasa ada di setiap zaman tidak 
berkurang dan tidak bertambah. Al-Khatamul Muhammadi pada zaman ini (zaman Muhyiddin ibnu 
'Arabi), kami telah melihatnya dan mengenalnya (semoga Allah menyempurnakan 
kebahagiaannya), saya tahu ia ada di Fes (Marokko) tahun 595 H. Sementara yang disepakati 
kalangan Sufi, ada 6 lapisan para Auliya, yaitu para Wali: Ummahat, Agthab, A'immah, Autad, 
Abdal, Nugaba dan Nujaba. 


www.fb.com/notes/423985133099 


0140. MAKSUD NAFSUL MUTHMAINNAH "JIWA YANG 
TENANG " 


PERTANYAAN : 

Zaine Elarifine Yahya 

Jiwa yang tenang.. yang bagaimana ya ? ? silahkan 

JAWABAN : 

ARTI Jiwa YANG TENANG menurut beberapa pendapat SAHABAT Nabi dan Ulama : 


Ela AI Kabh eeS al JB Ala Al lai Ane 1 Male JBy Lady Tung! 2 Gale oyol JL fiutadal! all Leaf U) 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4919 | 


HE pang Lan any og Aas Tae Kota GI Aaj oil JEy halal. 1 Ol al dy LA AI Ou Lapas 


(Hai jiwa yang tenang) arti menurut beberapa pandangan : Hasan Basri : Yang mukmin dan yang 
punya keyakinan. Mujaahid : Yang ridho dengan ketentuan Allah Ta'aalaa. Ibnu Abbas ra : Tenang 
dengan pahala Allah. Ibnu Kiisaan : Yang Ikhlas. Ibnu Zaid : Yang dibahagiakan dengan surga 
saat meninggal, dibangkitkan dan dikumpulkan. | Tafsiir Sirooj alMuniir IV/391 |. 


el IP tlh) Clan Alka 3 G3 padi Op AI Sa cal II gag Ji oU de | detak mil Lea L) 
SBI) Up Yg SE Uning Y GI AYI jl Lean Y EL II Pond 0S Geby Ad ya Ogd jisasd TI 
ALI 3) yan LAH 


(Hai jiwa yang tenang) Yakni yang merasa tenang dengan senantiasa dzikir pada Allah 
(mengingat Allah) yang dapat menghantarkannya naik derajat makrifat kepadaNya dan tidak 
membutuhkan selainNya atau menghantarkan pada kebenaran yang tiada sedikitpun keraguan 
didalamnya atau pada ketenangan yang tidak terusik oleh ketakutan dan kesedihan. | Tafsiir 
Baidhoowy 1/490 |. 


lay Ala AI ala Air BSYI el rb! AV jag Reno ya Rol) Lo) Jl eri Call ditebak! adil ASLI adil! oom pal 
Sg Oy Fpimm O go AN Gawe Cegaon IP Gis RAL Tyo ma is SI mang Il IN hp Oo jptoa Ogo ALI Gam 
PAS A39 Lamo 23 jP ad Can ya Cod Aan pd ayal AI 
Sebutan nafsu yang tenang ini adalah Nafsu Muthmainnah yang saat dikembalikan pada 
Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dzikir 
pada Allah seperti yang dituturkan oleh Nabi shallallaahu alaihi wa sallam “Mendahului orang- 
orang yang tersendiri yang selalu mengikat nafsunya dengan dzikir pada Allah, dzikir mereka 
jadikan sebagai pakaian, maka saat mendatangi hari @iyamat mereka dalam keadaan ringan- 
ringan” (HR Turmudzi). | Ihyaa “Uluumiddiin IV/43 |. 
SIA) cap oya AAL Jing O)iatol Jis Sya gl Og pes ASVUI OT LAS laa RAI ay G9 A2 Jus U Jl Ika 
Lala. 
"Perkataan ini disampaikan saat jiwa yang tenang tersebut kembali pada Tuhannya dan saat di 


hari @iyamat, seperti halnya para malaikat yang memberikan kebahagiaan pada para mukmin saat 
ia menghadap Tuhannya dan dibangkitkan dari kuburnya". | Tafsiir Ibnu Katsiir VI11/400 |. 


Menurut keterangan di kitab Siroj Atthoolibiin Kyai Ihsan Jampes Nafsu malah terbagi menjadi 7, 
memasukkan Rodhiyah, Mardhiyyah dan Kaamilah.... 


2027. PEMBAGIAN NAFSU MENURUT SIFATNYA 


Oleh : Taufig Alaika Salam 

Nafsu itu ada 7 berdasarkan sifat-sifatnya : 
1. NAFSU AMAROH 

Diambil dari Ayat Aur'an : 


| Wit Val 8 dlu ge 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4920 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"sungguh nafsu/jiwa itu memerintahkan pada keburukan". Nafsu ini memerintahkan seseorang 
pada keburukan, dan apabila memerintah pada kebaikan maka hasil akhirnya juga buruk 


2. NAFSU LAWAMAH 


Berdsarkan ayat Aur'an : 
SY Fian kli ya UI gl 


"dan Aku bersumpah dengan Jiwa-jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri". Ketika seseorang 
memerangi nafsu ini & ditekan terus supaya nafsu ini ikut pada suatu yang benar menurut sari'at, 
maka seorang pun takkan mampu mengalahkan nafsu ini. Kemudian nafsu ini akan kmbali ke 
pemiliknya dengan dicela.. 


3. NAFSU MULHAMAH 
Berdasarkan ayat Gur'an : 

Algagl dng Al gia Del 
"maka Alloh swt mengilhamkan kepada jiwa itu jlan kefasikan & ketagwa'annya". Ketika seorang 
memerangi nafsuini dengan susah payahnya & nafsu ini cenderung kepada Ridhonya ALLOH 


swt ,walaupun awalnya nafsu ini merintah kepada kefasikan , berkah IlhamNYA ALLOH nafsu ini 
menjadi Ketagwa'an. 


TANDA2 NAFSU MULHAMAH : seseorang harus mengetahui perkra yang masih samar yaitu sifat 
PAMER,BANGGA DIRI dll (PENYAKIT HATI). 


4. NAFSU MUT'MAINAH 
5. NAFSU RODIYAH 
6. NAFSU MARDIYAH. 


Berdasarkan ayat Aur'an: 
alitel Was ya (Lalnaiia daa Na »s Jaa Dyah 5 alas, Ie SANG gasal En 


"Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho & diridhoi. NYA,maka 
masuklah kedalam hamba2KU,& masuklah kedalam SurgaKU"' 


Maka ketika masih tetap memerangi nafsu tdi sehingga hilang Hawa (keinginan) melakukan nafsu 
& sifat2 yang buruk diganti dengan sifat yang terpuji yaitu dengan ahlak yang datangnya dari 
ALLOH SWT,. sperti sangat berbelas kasih,dermawan dll,inilah yang dinamakan Mutmainah. 
Nafsu mutmainah ini akan slalu kembali kepada Alloh swt & inilah awal dari wusul/makrifat kepada 
ALLOH SWT, akan tetapi nafsu ini belum sunyi dari suatu yang masih samar, sperti Sirik khofi, 
cinta Kdudukan/pangkat, akan tetapi pula nafsu ini tidakkan bisa ditmukan pada orang2 yang 
diberi Cahaya (HIDAYAH) oleh Alloh SWT didalam hatinya, karena yang kelihatan Nafsu ini adlah 
sifatnya baik,seperti Sifat dermawan,tawakal, ZUHUD (tidak cinta dunia), WIRA'! (Sifat yang 
menghindari dari barang haram, makruh,subhat), BERsyukur,SABAR, Menerima apa-apa yang 
diTAKDIRKAN oleh ALLOH SWT ,dan dibukanya sebagian Rahasia-rahasia Ilmunya Alloh SWT, 
& bisa menjdi WaliyaLLOH. 


5. NAFSU RODIYAH 


Ketika seorang dipuji /dicaci kdudukannya Sama tak pernah merasa,karna smua itu adalah akan 
hilang,&menerima dan Ridho/IHLAS stiap apa adanya yang telah diberikan oleh ALLOH didunia, 
dan pabila ditemukan dalam diri ini sifat Berbangga diri maka sgeralah minta pertolongan dari 
ALLOH swt dengan Melanggengkan dikir, & tagorub kepada Alloh swt 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4921 | 


6. NAFSU MARDIYAH 


Apabila udah sampai kemagom IHLAS (Smuanya karena ALLOH swt) dan mulai terbukalah pintu2 
makrifat & jelasnya ALLOH Swt,maka nafsu ini tenggelam didalam Samudra tauhid.nafsu ini tidak 
akan diperoleh kcuali dari pertolongan&penjaga'annya ALLOH swt, yang dituju hanyalah makrifat, 
wushul, mukasafah kepada Alloh swt, sehingga ALLOH memanggil orang ini dengan 

stelan Welas | pang Un yes oltaph aa Bal Soal gril ati, 
dan ini adalah sudah slesai memerangi nafsu dan tipu dayanya,dan stelah mencapai derajat ini jgn 
lupa slalu menjaga & waspada.. SAYID ABU BAKRI berkata : " nafsu itu adalah hidup walapun 
derajatnya sampai tujuh." 


1. NAFSU KAMILAH 


Setelah nafsu nomr 4, 5, 6 ini menjadi watak maka inilah yang dinamakan Nafsu kamilah..yaitu 
derajat nafsu yang tertinggi &yang paling sempurna,.dan sampailah ke Mukasafah makrifat/ 
mengetahui ALLOH dengan ilmu yagin... ALLOHUMMAJALNA MIN IBADIKAL MUHLASIN, 


| Diambil dari kitab siroju tolibin sarah minhaju tolibin hal 49 - 50 | 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/491007257588754/ 


0233. SYARI'AH, THARIOAH, HAGIGAH DAN MA'RIFAH 
Oleh Hakam Ahmed ElChudrie 


Kata syari'ah telah beredar luas di kalangan umat muslim. Bahkan, dalam al-@ur'an sendiri, kata 
tersebut telah dipakai antara lain pada Surah al-Jatsiyah: 18. Pemakaian kata tersebut mengacu 
kepada makna ajaran dan norma agama itu sendiri. Dalam perkembangan Islam munculnya tiga 
kata tharigah, hagigah dan ma'rifah, telah mengakibatkan terbatasnya pengertian syari'ah 
sehingga lebih banyak mengacu pada norma hukum. Sedangkan tiga kata lainnya menjadi terma 
yang terkenal dalam tasawuf. Karena itu ada baiknya kita lebih dahulu berbicara tentang tasawuf 
itu sendiri. 


Mengenai kelompok tasawuf ada dua pendapat. Pertama, mereka adalah kelompok spiritual 
dalam umat Islam yang berada di tengah-tengah dua kelompok lainnya yang disebut kelompok 
formal dan kelompok Intelektual. Kelompok intelektual ini terdiri dari ulama-ulama mutakallim (ahli 
teologi), sedangkan kelompok formal terdiri dari ulama-ulama muhaddits dan fugaha. Kedua, 
bahwa tasawuf itu hanyalah suatu kecenderungan spiritual yang membentuk etika moral dan 
lingkungan sosial khusus. Sehingga seharusnya kita katakan seorang muhadattsin sekaligus juga 
ulama sufiyah, begitu pula seorang mutakallimin sekaligus juga ulama sufiyah. 


Ajaran Tasawuf pada dasarnya merupakan bagian dari prinsip-prinsip Islam sejak awal. Ajaran ini 
tak ubahnya merupakan upaya mendidik diri dan keluarga untuk hidup bersih dan sederhana, 
serta patuh melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Ibnu Khaldun 
mengungkapkan, pola dasar tasawuf adalah kedisiplinan beribadah, konsentrasi tujuan hidup 
menuju Allah (untuk mendapatkan ridla-Nya), dan upaya membebaskan diri dari keterikatan 
mutlak pada kehidupan duniawi, sehingga tidak diperbudak harta atau tahta, atau kesenangan 
duniawi lainnya. Kecenderungan seperti ini secara umum terjadi pada kalangan kaum muslim 
angkatan pertama. Pada angkatan berikutnya (abad 2 H) dan seterusnya, secara berangsur- 
angsur terjadi pergeseran nilai sehingga orientasi kehidupan duniawi menjadi lebih berat. Ketika 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4922 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


itulah angkatan pertama kaum muslim yang mempertahankan pola hidup sederhananya lebih 
dikenal sebagai kaum sufiyah. 


Keadaan tersebut berkelanjutan hingga mencapai puncak perkembangannya pada akhir abad 4 H. 
Dalam masa tiga abad itu dunia Islam mencapai kemakmuran yang melimpah, sehingga di 
kalangan atas dan menengah terdapat pola kehidupan mewah, seperti kita dapat simak dalam 
karya sastra "cerita seribu satu malam" dimasa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa itu 
gerakan tasawuf juga mengalami perkembangan yang tidak terbatas hanya pada praktek hidup 
bersahaja saja, tapi mulai ditandai juga dengan berkembangnya suatu cara penjelasan teoritis 
yang kelak menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut ilmu Tasawuf. 


Pada tingkat perkembangan inilah muncul beberapa terma yang dulunya tidak lazim dipakai dalam 
ilmu-ilmu keislaman. Upaya penalaran para ulama muhaddits dan fugaha dalam menjabarkan 
prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai penataan kehidupan pribadi dan masyarakat yang sudah 
berkembang selama tiga abad -dengan munculnya disiplin ilmu Tasawuf- terjadilah pemisahan 
antara dua pola penalaran, yaitu produk penalaran ulama muhaddits dan fugaha yang disebut 
syari'ah, dan produk penalaran ulama tasawuf yang disebut hagigah. Selanjutnya para fugaha pun 
disebut ahli syari'ah dan para ulama tasawuf disebut ahli hagigah. 


Pada tahap perkembangannya, secara berangsur-angsur pola pikir dan pola hubungan antara ahli 
syari'ah dan ahli hagigah makin berbeda. Dan ini menimbulkan banyak pertentangan antara kedua 
kelompok tersebut. Perbedaan tersebut ditandai dengan beberapa hal berikut: 


1. Ahli syari'ah menonjolkan -kadang-kadang secara berlebih-lebihan- soal pengalaman agama 
dalam bentuk yang formalistik (syi'ar-syi'ar lahiriah). Sedang dilain pihak, para ahli hagigah 
menonjolkan aspek-aspek batiniah ajaran Islam. 


2. Adanya teori-teori ahli hagigah yang menggusarkan para ahli syari'ah, misalnya teori al-fana fi 'I- 
Lah (peleburan diri dalam Allah) yang dikemukakan Abu Yazid al-Busthami dan teori Hub al-Lah 
(cinta Allah) hasil pemikiran Rabi'ah al-“Adawiyah serta teori Magamat-Ahwal (terminal-terminal 
dan situasi-situasi) ciptaan Dzunn-un al-Mishri. Semua itu dianggap sebagai ajaran aneh oleh para 
ahli syari'ah. 


3. Sebagian ahli hagigah tidak merasa terikat dengan syi'ar-syi'ar agama yang ritual-formalistis. 
Mereka berkata, kalau seseorang sudah mencapai derajat wali, dia sudah bebas dari ikatan-ikatan 
formal. Padahal, para pendahulu mereka sangat disiplin dalam pengalaman syari'ah. 


4. Ahli hagigah mengklaim, siapa yang telah sampai perjalanan rohaniahnya kepada Allah dan 
sudah terlebur dirinya dalam diri Allah, maka dia akan mampu menaklukkan alam dan melakukan 
hal-hal yang luar biasa (keramat). 


Jurang pemisah yang makin hari makin melebar antara ahli syari'ah dan ahli hagigah makin 
menjadi-jadi pada sekitar akhir abad kelima Hijrah, dan Imam Ghazali berupaya memulihkannya. 
Dalam kaitan inilah beliau tampil dengan karya besarnya Ihya 'Ulum al-Din. Dalam buku ini beliau 
mempertemukan teori-teori syari'ah dengan teori-teori hagigah Ternyata upaya al-Ghazali ini 
sangat membantu dalam merukunkan kembali antara para ahli syari'ah dengan ahli hagigah. 


Di Indonesia kita lebih banyak mengenal ajaran tasawuf lewat lembaga keagamaan non-formal 
yang namanya "tarekat" asal kata tharigah. Di Jawa Timur misalnya, kita jumpai Tarekat Gadiriyah 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4923 ) 


yang cukup dikenal, disamping Tarekat Nagsyabandiyah, Syadziliyah, Tijaniyah dan Sanusiyah. 
Dalam satu dasawarsa terakhir ini, kita melihat adanya langkah lebih maju dalam perkembangan 
tarekat-tarekat tersebut dengan adanya koordinasi antara berbagai macam tarekat itu lewat ikatan 
yang dikenal dengan nama Jam'iyah Ahl al-Tharigah al-Mu'tabarah. Pada tahun lima puluhan, 
pemerintah Mesir menempatkan pembinaan dan koordinasi tarekat-terekat tersebut di bawah 
Departemen Bimbingan Nasional (Wizarah al-Irsyad al-Gaumi). Pertimbangannya ialah, 
bagaimanapun keberadaan penganut-penganut tarekat itu merupakan bagian dari potensi bangsa/ 
umat, yang berhak mendapatkan perlindungan dalam rangka tertib kemasyarakatan suatu negara. 


Untuk lebih mengenal adanya tarekat itu, ada baiknya kita mempertanyakan kapankah munculnya 
tarekat (al-thurug al-shufiyah) itu dalam sejarah perkembangan gerakan tasawuf Dr. Kamil 
Musthafa al-Syibi dalam tesisnya tentang gerakan tasawuf dan gerakan syi'ah mengungkapkan, 
tokoh pertama yang memperkenalkan sistem tharigah (tarekat) itu Syekh Abdul Gadir al-Jilani (w. 
561 H/1166 M) di Baghdad. Ajaran tarekatnya menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, yang 
mendapat sambutan luas di Aljazair, Ghinia dan Jawa. Sedangkan di Mesir, tarekat yang banyak 
pengikutnya Tarekat Rifa'iyyah yang dibangun Sayid Ahmad al-Rifa'i. Dan tempat ketiga diduduki 
tarekat ulama penyair kenamaan Parsi, Jalal al-Din al-Rumi (w. 672 H/1273 M). Beliau membuat 
tradisi baru dengan menggunakan alat-alat musik sebagai sarana dzikir. Kemudian sistem ini 
berkembang terus dan meluas. Dalam periode berikutnya muncul tarekat al-Syadziliyah yang 
mendapat sambutan luas di Maroko dan Tunisia khususnya, dan dunia Islam bagian Timur pada 
umumnya. 


Yang juga perlu dicatat di sini ialah munculnya Tarekat Sanusiyah yang mempunyai disiplin tinggi 
mirip disiplin militer. Di bawah syeikhnya yang terakhir, Sayyid Ahmad al-Syarif al-Sanusi berhasil 
menggalang satu kekuatan perlawanan rakyat yang mampu memerangi kolonialis Italia, Perancis 
dan Inggris secara berturut-turut, dan akhirnya membebaskan wilayah Libya. Mungkin sifat keras 
dari iklim yang dibentuk Tarekat Sanusiyah inilah yang mewarnai Mu'ammar al-@adafi mengambil 
alih kekuasaan dan berkuasa sampai saat ini sebagai Kepala Negara tersebut. 


Nicholson mengungkapkan hasil penelitiannya, bahwa system hidup bersih dan bersahaja (zuhd) 
adalah dasar semua tarekat yang berbeda-beda itu. Semua pengikutnya dididik dalam disiplin itu, 
dan pada umumnya tarekat-tarekat tersebut walaupun beragam namanya dan metodenya, tapi 
ada beberapa ciri yang menyamakan: 


1. Ada upacara khusus ketika seseorang diterima menjadi penganut (murid). Adakalanya sebelum 
yang bersangkutan diterima menjadi penganut, dia harus terlebih dahulu menjalani masa 
persiapan yang berat. 


2. Memakai pakaian khusus (sedikitnya ada tanda pengenal) 


3. Menjalani riyadlah (latihan dasar) berkhalwat. Menyepi dan berkonsentrasi dengan shalat dan 
puasa selama beberapa hari (kadang-kadang sampai 40 hari). 


4. Menekuni pembacaan dzikir tertentu (awrad) dalam waktu-waktu tertentu setiap hari, ada 
kalanya dengan alat-alat bantu seperti musik dan gerak badan yang dapat membina konsentrasi 
ingatan. 


5. Mempercayai adanya kekuatan gaib/tenaga dalam pada mereka yang sudah terlatih, sehingga 
dapat berbuat hal-hal yang berlaku di luar kebiasaan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


4924 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


6. Penghormatan dan penyerahan total kepada Syeikh atau pembantunya yang tidak bisa 
dibantah 


Dari sistem dan metode tersebut Nicholson menyimpulkan, bahwa tarekat-tarekat sufi merupakan 
bentuk kelembagaan yang terorganisasi untuk membina suatu pendidikan moral dan solidaritas 
sosial. Sasaran akhir dari pembinaan pribadi dalam pola hidup bertasawuf adalah hidup bersih, 
bersahaja, tekun beribadah kepada Allah, membimbing masyarakat ke arah yang diridlai Allah, 
dengan jalan pengamalan syari'ah dan penghayatan hagigah dalam sistem/metode tharigah untuk 
mencapai ma'rifah. 


Apa yang dimaksud dengan kata ma'rifah dalam terma mereka ialah penghayatan puncak 
pengenalan keesaan Allah dalam wujud semesta dan wujud dirinya sendiri. Pada titik pengenalan 
ini akan terpadu makna tawakkal dalam tawhid, yang melahirkan sikap pasrah total kepada Allah, 
dan melepaskan dirinya dari ketergantungan mutlak kepada sesuatu selain Allah. 


Daftar Kepustakaan 

Abu 'I-Hasan al-Nadawi, Rijal al-fikri wa '-Da'wah fi 'I-Islam. 

Ahmad Amin, Dhuha al-Islam dan Zhuhur al-Islam 

Imam al Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din 

Irnam Ibn Khaldun, al-Mugaddimah. 

Kamil Mushthafa al-Syibli, al-Shilah bain al-Tashawwuf wa '-Tasyayyu'. 
0283. "FAGIIR" ALA SUFI 

PERTANYAAN : 

Sami Khan Mencari Guru 22 


Salam.. 
Hra2 Sala. nda ly) " gap dee AS oyamdet pada oya Kya FN Cd yajh JA 1 euy dala AI ee JW. 
Mohon terjemahnya hadits ini, ,iuwi : "za "..ga timbul huruf dzal-nya.. terimakasih.. 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Lealas Coy Sa Il tenan pgn Jl Uein Olab Lal Lia le OY (aji Jae Ae adl Jdadi yA Uya ya gk AAN) 

Laid ip inai uya O pawang Bola, An jl ye Bls Spasi Jaa diy All, JW pas JI 3 AAN) 6 eng Upin AI, Un 

Lai OS Olg mid ab Oni y Jl 3 OS Op 

"Kefakiran lebih indah menghiasi orang mukmin daripada tanda yang disimpulkan di pipi kuda.". 


Sebab orang yang memiliki harta saat ia merasa tenang dan bahagia dengan hartanya dapat 
menyelewengkannya pada hal-hal yang dibenci agama. Maka mencarinya adalah cela, sedang 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4925 | 


menganggapnya kecil hiasan. Kefakiran menurut arti asalnya adalah tidak memiliki dan sedikit 
harta, sedang menurut Ahli Tashawwuf adalah ungkapan dari zuhud (membenci dunia) dan 
(merasa kurang) dalam beribadah, mereka biasa menamai orang-orang yang bersifat demikian 
dengan “Fagiir, al-Fagiir” meskipun pada kenyataannya mereka hidup dengan bergelimang harta, 
sedang bagi orang yang tidak zuhud dan merasa kurang dalam ibadahnya tidak mereka sebut 
dengan “Fagiir, al-Fagiir” meskipun kenyataannya mereka miskin harta. | Faidh al@adiir IV/609 |. 
SALAM 


0284. IMAM ASY-SYAAFI'IY DAN SHUFI 


Oleh Semut Lewat 


Semoga dengan FAKTA ini, tidak ada lagi yang salah faham dengan maksud Imam Syafii yang 
termaktub dalam kitab Managib Al Imam as-Syafii karya Imam Baihagi, beliau mencela itu hanya 
pada oknum sufi dan bukan sufi yang sesungguhnya. Di beberapa tempat, Imam As Syafi'i telah 
memberi penilaian terhadap para sufi. Yang sering dinukil dari perkataan beliau mengenai sufi 
bersumber dari Managib Al Imam As Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al Baihagi. 


Di dalam kitab itu, Imam As Syafi'i menyatakan, “Kalau seandainya seorang laki-laki 
mengamalkan tashawuf di awal siang, maka tidak tidak sampai kepadanya dhuhur kecuali ia 
menjadi hamga (kekurangan akal).” (Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207). 
Beliau juga menyatakan,”Aku tidak mengetahui seorang sufi yang berakal, kecuali ia seorang 
Muslim yang khawwas.” (Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207). Beberapa 
pihak secara tergesa-gesa menyimpulkan dari perkataan di atas bahwa Imam As Syafi'i mencela 
seluruh penganut sufi. Padahal tidaklah demikian, Imam As Syafi'i hanya mencela mereka yang 
menisbatkan kepada tashawuf namun tidak benar-benar menjalankan ajarannya tersebut. 


Dalam hal ini, Imam Al Baihagi menjelaskan,”Dan sesungguhnya yang dituju dengan perkataan itu 
adalah siapa yang masuk kepada ajaran sufi namun mencukupkan diri dengan sebutan daripada 
kandungannya, dan tulisan daripada hakikatnya, dan ia meninggalkan usaha dan membebankan 
kesusahannya kepada kaum Muslim, ia tidak perduli terhadap mereka serta tidak mengindahkan 
hak-hak mereka, dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah, sebagaimana beliau 
sifatkan di kesempatan lain.” (Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/208). 


Jelas, dari penjelasan Imam Al Baihagi di atas, yang dicela Imam As Syafi'i adalah para sufi yang 
hanya sebatas pengakuan dan tidak mengamalkan ajaran sufi yang sesungguhnya. Imam As 
Syafi'i juga menyatakan,”Seorang sufi tidak menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 perkara, 
malas, suka makan, suka tidur dan berlebih-lebihan.” (Al Managib Al Imam As Syafii li Al Imam Al 
Baihagi, 2/207). 


Imam Al Baihagi menjelaskan maksud perkataan Imam As Syafi'i tersebut,”Sesungguhnya yang 
beliau ingin cela adalah siapa dari mereka yang memiliki sifat ini. Adapun siapa yang bersih 
kesufiannya dengan benar-benar tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan adab 
syari'ah dalam muamalahnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah serta mummalah 
mereka dengan manusia dalam pergaulan, maka telah dikisahkan dari beliau (Imam As Syafi'i) 
bahwa beliau bergaul dengan mereka dan mengambil (ilmu) dari mereka. (Al Managib Al Imam As 
Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4926 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kemudian Imam Al Baihagi menyebutkan satu riwayat, bahwa Imam As Syafi'i pernah 
mengatakan,”Aku telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, aku tidak 
memperoleh dari mereka kecuali dua huruf ini,”Waktu adalah pedang” dan “Termasuk 
kemaksuman, engkau tidak mampu” (maknanya, sesungguhnya manusia lebih cenderung berbuat 
dosa, namun Allah menghalangi, maka manusia tidak mampu melakukannya, hingga terhindar 
dari maksiat). Jelas, bahwa Imam Al Baihagi memahami bahwa Imam As Syafi'i mengambil 
manfaat dari para sufi tersebut. Dan beliau menilai bahwa Imam As Syafi'i mengeluarkan 
pernyataan di atas karena prilaku mereka yang mengatasnamakan sufi namun Imam As Syafi'i 
menyaksikan dari mereka hal yang membuat beliau tidak suka. (lihat, Al Managib Al Imam As 
Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207). 


Bahkan Ibnu Gayyim Al Jauziyah menilai bahwa pernyataan Imam As Syafi'i yang menyebutkan 
behwa beliau mengambil dari para sufi dua hal atau tiga hal dalam periwayatan yang lain, sebagai 
bentuk pujian beliau terhadap kaum ini,”Wahai, bagi dua kalimat yang betapa lebih bermanfaat 
dan lebih menyeluruh. Kedua hal itu menunjukkan tingginya himmahdan kesadaran siapa yang 
mengatakannya. Cukup di sini pujian As Syafi'i untuk kelompok tersebut sesuai dengan bobot 
perkataan mereka.” (lihat, Madarij As Salikin, 3/129). 


Imam As Syafi'i Memuji Ulama Sufi 


Bahkan di satu kesempatan, Imam As Syafi'l memuji salah satu ulama ahli gira'ah dari kalangan 
sufi. Ismail bin At Thayyan Ar Razi pernah menyatakan,”Aku tiba di Makkah dan bertemu dengan 
As Syafi'i. la mengatakan, Apakah engkau tahu Musa Ar Razi? Tidak datang kepada kami dari 
arah timur yang lebih pandai tentang Al @ur'an darinya.Maka aku berkata,”Wahai Abu Abdillah 
sebutkan ciri-cirinya'. Ia berkata, Berumur 30 hingga 50 tahun datang dari Ar Ray'. Lalu ia 
menyebut cirri-cirinya, dan saya tahu bahwa yang dimaksud adalah Abu Imran As Shufi. Maka 
saya mengatakan, Aku mengetahunya, ia adalah Abu Imran As Shufi. As Syafi'i mengatakan, Dia 
adalah dia.” (Adab As Syafi'i wa Managibuhu, hal. 164). 


Walhasil, Imam As Syafi'l disamping mencela sebagian penganut sufi beliau juga memberikan 
pujian kepada sufi lainnya. Dan Imam Al Baihagi menilai bahwa celaan itu ditujukan kepada 
mereka yang menjadi sufi hanya dengan sebutan tidak mengamalkan ajaran sufi yang 
sesungguhnya dan Imam As Syafi'i juga berinteraksi dan mengambil manfaat dari kelompok ini. 
Sedangkan Ibnu Gayyim menilai bahwa Imam As Syafi'i juga memberikan pujian kepada para sufi. 
Dengan demikian, pernyataan yang menyebutkan bahwa Imam As Syafi'i membenci total para sufi 
tidak sesuai dengan data sejarah, juga tidak sesuai dengan pemahaman para ulama mu'tabar 
dalam memahami perkataan Imam As Syafii. 


Rujukan: 


1. Managib Al Imam As Syafi'i, karya Al Baihagi, t. As Sayyid Ahmad Shagr, cet.Dar At Turats 
Kairo, th.1390 H. 


2. Madarij As Salikin, karya Ibnu Gayyim Al Jauziyah, cet. Al Mathba'ah As Sunnah Al 
Muhamadiyah, th. 1375 H. 


3. Adab As Syafi'l wa Managibuhu, karya Ibnu Abi Hatim Ar Razi, cet. Dar Al Kutub Al Ilmiyah, th. 
1424 H. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4927 ) 


0390. Pancaran Sinar Tawadhu' 


Pancaran sinar Tawadhu' yang mengguncang hati dari para pecinta sang Nabi Saw, 
samudera kesempurnaan akhlak. 


Nabi Saw bersabda : “ Barangsiapa yang merasa rendah hati maka Allah akan mengangkat 
derajatnya dan barangsiapa yang merasa sombong, maka Allah akan merendahkannya ". 


6 Ali bin Abi Tholib Ra berkata “ Barangsiapa yang ingin melihat ahli neraka, maka lihatlah 
kepada seseorang yang duduk sedangkan di hadapannya ada kaum yang berdiri “. 


6 Suatu kaum berjalan di belakang Hasan Al-Bashri Rh maka beliau malarang mereka dan 
berkata “ Ini tidak sepatutnya ada di hati seorang mukmin “. 


6 Ibnu Wahab Rh berkata “ Suatu hari aku duduk di dekat Abdul Aziz Ar-Rawwad lalu lututku 
menyentuh lututnya, maka aku alihkan lagi lututku dari lututnya, kemudian ia malah menarik 
bajuku dan mendekatkanku kembali padanya dan berkata “ kenapa anda berbuat padaku seperti 
perbuatan orang yang sombong, sesungguhnya aku tidak melihatmu lebih buruk dari aku “. 


$ Umar bin Abdul Aziz Ra suatu hari kedatangan tamu, sedangkan beliau sedang menulis dan 
tiba-tiba lampu obornya hampir padam. Si tamu berkata “ Biarkan aku yang berdiri dan 
memperbaikinya “. Beliau berkata “ Bukan termasuk sifat dermawan jika ia meminta bantuan 
kepada tamunya “. Si tamu itu berkata lagi “ Biar aku bangunkan pelayan ?”. Beliau menjawab “ 
Dia baru saja tidur “. Kemudian beliau berdiri, mengambil lampu obor itu dan mengisinya dengan 
minyak “. Si tamu berkata padanya “ Engkau melakukan semua ini sendiri wahai Amirul mukminin 
(pak perisiden)? Beliau menjawab “ Aku berjalan dan aku Umar, aku kembali dan aku tetap Umar, 
tidak ada yang kurang dariku sedikitpun dan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang merasa 
rendah hati “. 


$ Syekh Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman as-Segaf : " Andai aku tahu kalau satu sujudku 
diterima oleh-Nya, niscaya kujamu seluruh penduduk Tarim, bahkan ternak-ternak mereka 
sekalian.” 


# Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aydrus Al-Adny berkata “ Mencium tanganku seperti 
menampar wajahku dan mencium kakiku seperti mencongkel mataku “. 


Beliau juga berkata “ Aduhai andai saja aku tidak dikenal seoranpun dan aku tidak mengenal 
seorangpun. Andai saja aku tidak lahirkan “. Padahal beliau adalah seorang wali besar yang 
bertabur karamah. 


6 Sahl At-Tusturi sering berjalan di atas air tanpa sedikitpun kakinya menjadi basah. Seseorang 
berkata kepada Sahl: “ Orang-orang berkata bahwa engkau dapat berjalan di atas air “. 


Beliau menjawab “ Tanyakanlah kepada muadzdzin di masjid ini, ia adalah seorang yang dapat 
dipercayai”. Kemudian orang itu mengisahkan : “ Telah kutanyakan kepada si muadzdzin dan ia 
menjawab “ Aku tak pernah menyaksikan hal itu. Tetapi beberapa hari yang lalu ketika hendak 
bersuci Sahl tergelincir ke dalam sumur dan seandainya aku tidak ada di tempat itu niscaya aia 
telah binasa “. Ketika Abu Ali bin Daggag mendengar kisah ini, ia pun barkata “ Sahl mempunyai 
berbagai karamah tetapi ia ingin menyembunyikan hal itu “ 


6 Pada suatu hari pelayan wanita Rabi'ah Al-Adawiyyah hendak memasak sup bawang karena 
telah beberapa lamanya mereka tidak memasak makanan. Ternyata mereka tidak mempunyai 
bawang. Si pelayan berkata kepada Rabi'ah “ Aku hendak meminta bawang kepada tetangga 
sebelah “ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4925 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tetapi Rabi'ah mencegah “ Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu 
pun selain kepada-Nya. Lupakanlah bawang itu “. Segera setelah Rabi'ah berkata demikian, 
seekor burung meluncur dari angkasa, membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu 
menjatuhkannya ke dalam belangga. 


Menyaksikan peristiwa itu Rabi'ah berkata “ Aku takut jika semua ini semacam tipu muslihat 
(istidraj) “. Rabi'ah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut. Hanya roti sajalah yang 
dimakannya. 


6 Orang-orang bertanya kepada Malik bin Dinar “ Tidakkah engkau keluar bersama kami untuk 
minta hujan ? “ia menjawab “ Aku takut akan turun hujan batu karena aku. Kalian sedang menanti 
hujan air sedangkan aku merasa khawatir turun hujan batu sebab keluarnya aku bersama kalian “. 


6 Muhammad bin Wasi' Rh berkata “ Kami telah tenggelam dalam dosa. Seandainya seseorang 
di antara kalian dapat mencium bau dosa niscaya ia tidak akan mampu duduk bersamaku “. 


6 Utbah Al-Ghulam Rh suatu hari pernah melewati suatu tempat lalu ia bergemetar keras hingga 
keringatnya bercucuran. Teman-temannya bertanya kepadanya “ Kenapa engkau seperti itu ? 
Beliau menjawab “ Ini adalah tempat aku pernah bermaksyiat dulu sewaktu aku masih kecil “ 


# Malik bin Dinar Rh berangkat haji dari Bushro ke Makkah dengan berjalan kaki. Ketika ditanya “ 
Kenapa engkau tidak menaiki kendaraan ? Beliau menjawab “ Apakah seorang budak yang 
bersalah dan melarikan diri tidak merasa puas dengan berjalan kaki menuju tuannya untuk 
meminta maaf ? Demi Allah seandainya aku menuju Makkah dengan melewati bara api, pasti 
akan aku lakukan dan hal itu belum seberapa “. 


6 Yusuf bin Asbath Rh berkata “ Puncak tawadhu' adalah engkau keluar dari rumah dan engkau 
tidak melihat / berprasangka kepada orang lain kecuali orang itu lebih baik darimu “ 


Dinukil dari kitab Tanbih Al-Mughtarrin, karya Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'roni dan kitab 
Syarh "Ainiyyah karya Habib Abdullah Al-Haddad. 


(Ibnu Abdillah Al-Katibiy) 


0394. KESAKSIAN IMAM EMPAT TERHADAP 
TASHAWWUF 


Oleh Fakhrul Wujud 
Baal 3 da II AYI Oa 
(Gap-3150 2007 Land! Rio pl play 


AJB esa ma eni Gal oya Ap all oli code UT" JB GEA (de Ud Of ll elo AKA isl aka Ji 
aa hell 9 lal Ae yag USUS HS ya Ry KASI Bra ya pg 4 detil CS am oya JA 3 Cd! oya didaet UT mai 
dg pdl ) RERAN Oya ML Sipil 70 Gili 4 gamag JUS Aan) Malaka Ty dala Coil poin IS 9 ain AI by Rim Ul ya. 

490 


(ea179 07 al ye WIL AYI 


Mie GI AAN Tebo) "GEA A3 Laris IS yag BMI Ab Akin | 9 Dpai ya 3 Cina A3 Sopan | 4 Aki ya 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4929 | 


195 35 SW EGA su Ie BMI UYA) 
(23204 10) Halal alaYI 


Mei Las Gold Jayag ala HS) "3 pad! Jal Gaes sla3YI 4 HH (TN HIS Apu "BYU S3 ya SI —- 
341 1gp —1162 Ata Gp Gale! LI Ga Aina le Ego ye.) 


(ep3241 200) Jas 0 mai play 


Ly (AP aah yo ea Iga Sad 2 Fa Red Illa cegah Slle ag "ad na el Ol Jd aj Jah OS 
Ole SNg be Mo Jai nd cai! Ily B0 4 Salak Ban Ul Kwan Lali Ma ala Dale ) os 
Dad 18 Gili Cet PI XS) Kkab! ghe y An JI y Rat y ASIAN 3 lali SU Lads Igolj Ab cpyill 2 Y ja Audlong, 
567p -dleryg Sona Ugile JI Upik oya AAA YI RAYI elale Salah DL). 


0403. CINTA ALA ROBII'AH AL-ADAWIYYAH 


Perempuan Yang Menggetarkan Sejarah Islam 


Pada suatu malam, seorang perempuan keluar rumah dengan membawa obor yang menyala- 
nyala di tangan kanannya dan seember air di tangan kirinya. Ia pergi mengelilingi kampung 
dengan berteriak sangat keras, “Wahai manusia, seandainya engkau beribadah kepada Allah dan 
mengharapkan surga. Maka, biarkan surga itu kubakar dengan api ini ! Dan, apabila engkau 
menjauhi maksiat oleh sebab takut akan neraka. Maka, biarkan neraka itu kusiram dengan 
seember air yang ada di tangan kiriku.....!” 


Siapakah perempuan yang berani mengusik kesadaran orang-orang di sekitarnya, dan mungkin 
juga kita? Siapa lagi kalau bukan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Perempuan suci 
yang sepanjang hayatnya mengajarkan cara beribadah kepada Allah dengan motif cinta yang 
tulus kepadaNya. la adalah sufi yang membawa corak baru dalam penghayatan Islam melalui 
ajaran cinta. Seluruh ajaran Islam dilaksanakan bukan sebab, “Ini semua karena perintahNya dan 
harus dilaksanakan bukan untuk mengharap surgaNya”, bukan pula karena, “Itu ahrus dijauhi 
karena takut akan siksaNya.” Namun, ia melaksanakan perintah dan menjauhi semua 
laranganNya sebab cinta yang sebenar-benarnya cinta (al-hubb hagg al-hubb). 


Bukankah seorang pecinta akan berhias rapih dan wangi dalam shalatnya, melebihi saat 
pertemuan dengan orang yang paling dicintainya sekalipun? Bahkan, kerap kali ia menangis 
dalam shalatnya. Kucuran air mata pecinta ini adalah bentuk ungkapan lerinduan, kecintaan, dan 
kebahagiaan kala “berjumpa” denganNya. 

Dengarkan, kata-kata Rabi'ah yang terbentuk dalam alunan puisinya : 

Ya Tuhanku! 

Tenggelamkan aku dalam kecintaanMu 

Sehingga tiada suatupun yang dapat memalingkan aku dariMu 

Kekasihku tiada menyamai kekasih lain biar bagaimanapun 


Tiada selain Dia dalam hatiku mempunyai tempat manapun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4930 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kekasihku ghaib daripada penglihatanku dan pribadiku sekalipun 
Akan tetapi, Dia tidak pernah ghaib di dalam hatiku walau sedikitpun. 
Aku mencintaiMu... 

Oh, Tuhan tercinta... 

Dengan cinta penuh kesenangan 

Karena Engkaulah yang penuh kesenangan 

Maka aku sibuk mengingatMu daripada yang lain 

Kuharap Kau buka tabir untukku 

Hingga aku dapat memandangMu 

Maka ujian yang ini dan itu bukan untukku 

Melainkan hanya untukMu. 


Bagi Rabi'ah, bukan cinta apabila penghambaan manusia ada pamrihnya. Dan bukan pula cinta, 
apabila ibadah manusia memiliki motif-motif duniawi, sebagaimana yang digambarkan oleh 
Rasulullah SAW dalam hadits dari Abu Hurairah ra yang menceritakan bahwa ada orang-orang 
berkelompok bertanya kepadanya, “Wahai Tuan, ceritakan kepadaku sebuah hadits yang engkau 
dengar langsung dari Rasulullah!” “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya, 
orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia didatangkan 
dan ditanyakan akan nikmat-nikmatnya, lalu ia mengakuinya. Allah SWT berfirman kepadanya, 
'Apakah yang kamu amalkan di dunia ini? Ia menjawab, “Saya berperang hingga mati syahid. 
Allah menjawab, “Kamu berdusta, tetapi kamu berperang supaya orang-orang berkata bahwa 
engkau pemberani dan itu telah dikatakannya. Lalu. Allah SWT memerintahkan agar wajahnya 
ditarik, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. 


'Berikutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan suka membaca al-Guran 
didatangkan kepadaNya. Nikmat-nikmatnya ditanyakan dan ia mengakuinya. Allah berkata, 
“Apakah yang kamu kerjakan di dunia ini? Ia menjawab, “Saya mepelajari ilmu dan suka membaca 
al-@uran karenaMu.' Allah SWT berfirman, “Kamu berdusta karena kam mempelajari ilmu supaya 
orang-orang mengatakan bahwa kamu pandai dan ahli dalam bidang al-@ur'an dan semua tu telah 
iucpkan oleh mereka.' Allah pun memerintahkan agar ia dicampakkan ke dalam api neraka. 


“Selanjutnya, orang yang diberikan kelapangan oleh Allah dan diberi berbagai macam harta akan 
didatangkan dan ditanyakan atas nikmat-nikmatnya, dan ia mengakuinya. Allah SWT berfirman, 
'APakah yang kamu kerjakan di dunia? la menjawab, “Saya tidak meninggalkan jalan yang 
Engkau senangi untuk menginfagkan harta, melainkan saya menginfagkannya karenaMu.' Allah 
menjawab, “Kamu berdusta, tetapi kamu mengerjakannya supaya kamu dikatakan sebagai orang 
dermawan dan itu telah dikatakannya. Allah lalu memerintahkan agar wajahnya ditarik dan 
dilemparkan ke dalam api neraka.” (HR. Muslim). 


Na'udzubillah min dzalik! Itulah nasib manusia yang beribadah beradsarkan motif duniawi, dan 
ironisnya itu sering menjangkiti kita! Kini, masihkah kita tidak tahu manakala beribadah karena 
motif dunia, maka yang rugi — baik waktu, materi, maupun tenaga — adalah diri kita? Andai kata 
kita berhaji, haji kita hanyalah menghambur-hamburkan uang dan mustahil dapat diterima. Kalau 
kita bershadagah, berzakat, berinfag, maka akan sia-sia, yang ada harta kita berkurang. Tetapi, 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4931 ) 


inilah yang sering kita lakukan. 


Sesungguhnya, apabila kita mau menghayati perintah-perintah agama dan aturan-aturannya, 
maka kita akan mendapati bahwa dia sebenarnya indah. Keindahan agama itu tentu mustahil 
didapatkan apabila kita masih saja beribadah kepada Allah karena terpaksa atau memiliki motif- 
motif duniawi yang rendah, bukan karena kita mencintaiNya. 


Setiap ajaran agama yang diperintah Allah tidak lain hanya bertujuan untuk menguji seberapa 
cinta kita kepadaNya. Apakah kita melakukan amal shalih karena cinta kepadaNya ataukah sebab 
terpaksa? Tuhan bisa diibaratkan majikan, bos, atau pimpinan, maka manakala kita melakukan 
tugas yang diberikannya itu karena terpaksa, takut akan hukumannya, atau mengharapkan gaji 
lebih tinggi darinya, itu berarti kalau tidak ada sanksi atau hukuman dan tidak diberikan honor 
yang tinggi, kerja kita akan meksimal. Dia tentu bukan pekerja yang baik, karena bekerja ada 
pamrihnya. 


Lalu, apakah beribadah untuk mengharapkan pahala dan takut akan siksaNya itu tidak 
diperbolehkan? Boleh! Tuhan itu tidak seperti bos Anda yang kalau Anda sudah bekerja keras 
pun, honornya sering kali tidak dinaikkan, bahkan tak jarang malah dipotong, Tuhan tidak juga 
seperti majikan Anda yang kalau Anda telah disiplin dan tertib dalam bekerja, gaji Anda pun masih 
sering telat diberikan. 


Tidak mengapa beribadah mengharapkan surga dan takut akan neraka sebagai motivasi dalam 
melakukan amal shalih. Secara figh (hukum Islam) tidak ada masalah, ini hanya wilayah tingkatan 
(magam) spiritual saja dalam beribadah. 


Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, “Apabila hamba beribadah kepada Allah, dan ia ingin 
mendapatkan imbalan serta menjauhi maksiat sebab takut akan mendapatkan siksa, itu tidak lain 
cara ibadahnya kaum pedagang. Sebab, ia masih memperhitungkan untung dan ruginya. Apabila 
hamba beribadah kepada Allah karena takut akan siksaNya, maka itu tidak lain adalah cara 
ibadahnya para budak. Dan, ada sekelompok kecil hamba yang beribadah karena cinta suci 
kepadaNya, itulah ibadahnya mukmin sejati.” 


Tipe pertama dan kedua yang digambarkan Sayyidina Ali itulah yang sering kita lakukan. Karena 
itu, sangat wajarlah apabila Rabi'ah mengusik kesadaran motif beribadah kita hingga kini. Rabi'ah 
pada dasarnya mengajak kita supaya beribadah tidak karena pamrih demi meraih surga dan 
menghindar dari neraka, apalagi yang sangat menjijikkan, yakni beribadah dengan tujuan utnuk 
kelezatan dunia, ingin disebut dermawan, orang shalih, ingin mendapatkan jabatan tertentu, 
mendapat dukungan politik tertentu, dan lain-lain. 


“Madzhab cinta” ini telah banyak memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh sufi kenamaan yang hidup 
sesudahnya, misalnya Farid ad-Din al-Athar, Ibnu al-Farid, al-Hallaj, Jalaluddin Rumi, dan 
sebagainya. Muhammad Igbal, seorang filsuf dari Pakistan, juga mengikuti jejak tokoh ini, ia 
menggunakan magam cinta sebagai komponen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
Wallahu A'lam. “Rizki Pratama". 


Ibnu Mehmoud El Aswadi 

Marilah kita berdoa kepada Allah supaya tidak pernah putus dari cintaNya. Disamping itu, kita 
berusaha keras untuk beribadah karena mencintaiNya. Kemudian, kita lanjutkan dengan doa yang 
menggetarkan jiwa, seperti halnya doa Sayyidina Ali saat bermunajat kepadaNya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4932 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ilahi... 

Apakah orang yang telah mencicipi manisnya cintaMu 
Akan menggantikan pengganti selainMu 

Apakah orang yang telah bersanding di sampingMu 
Akan mencari penukar selainMu 


Hahi... 

Jadikan kami diantara yang Kau pilih untuk pendamping dan kekasihMu 
Yang Kau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasihMu 
Yang Kau rindukan untuk dating menemuiMu 

Yang Kau ridhakan (hatinya) untuk menerima gadhaMu 
Yang Kau anugerahkan (kebahagiaan) melihat wajahMu 
Yang Kau limpahkan keridhaanMu 

Yang Kau lindungi dari pengusiran dan kebencianMu 
Yang Kau persiapkan baginya kedudukan shiddig disampingMu 
Yang Kau istimewakan dengan ma'rifatMu 

Yang Kau arahkan untuk mengabdiMu 

Yang Kau tenggelamkan hatinya dalam iradahMu 

Yang Kau pilih untuk menyaksikanMu 

Yang Kau kosongkan dirinya untukMu 

Yang Kau bersihkan hatinya untuk (diisi) cintaMu 

Yang Kau bangkitkan hasratnya mengingatMu 

Yang Kau dorong kepadanya mensyukuriMu 

Yang Kau sibukkan dengan ketaatanMu 

Yang Kau jadikan dari makhlukMu yang shalih 

Yang Kau pilih untuk bermunajat kepadaMu 

Yang Kau putuskan daripadanya segala sesuatu 

Yang memutuskan hubungan denganMu 


Ya Allah... 

Jadikan kami diantara orang-orang 

Yang kedambaannya adalah mencintai dan merindukanMu 
Nasibnya hanya merintih dan menangis 

Dahi-dahinya sujud karena kebesaranmu 

Mata-matanya terjaga dalam mengabdiMu 

Air matanya mengalir karena takut kepadaMu 
Hati-hatinya terikat pada cintaMu 

Kalbu-kalbunya terpesona dengan kehebatanMu 


Wahai Yang cahaya kesucianNya bersinar 

Dalam pandangan para pencintaNya 

Wahai Yang kesucian wajahNya membahagiakan hati pada pengenalNya 
Wahai Kejaran Kalbu para perindu 

Wahai Tujuan Cita para pencinta 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4933 ) 


Aku memohonkan cintaMu 
Dan, cinta orang yang mencintaiMu 
Dan, cinta amal yang membawaku ke sampingMu 


Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selainMu 
Jadikan cintaku kepadaMu membimbingku pada ridhaMu 
Kerinduanku kepadaMu mencegahku dari maksiat atasMu 
Anugerahkan padaku memandangMu 

Tataplah diriku dengan tatapan kasih sayang 

Jangan palingkan wajahMu dariku 

Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniaMu 
Wahai Pemberi ijabah 

Ya Arhamarrahimin... 


Zaine Elarifine Yahya 

Bulan berputar mengelilingi bumi.. Bumi pun berputar mengelilingi matahari.. Lalu matahari 
berputar mengelilingi galaksi bimasakti.. Dalam Galaksi Bimasakti terdapat banyak sekali bintang 
— bintang, ... wow yess ternyata ada lagi Galaksi, seperti Andromeda juga Magelan juga yang 
lain.. Semuanya berputar melawan arah arum jam, (thawaf), Subhanallah.. ternyata kumpulan 
Galaksi ini namanya Cluster... dan.. Allahu Akbar ternyata juga bukan ada satu Cluster .... Cluster 
juga ada banyak... !! semuanya berthawaf, ... Konon semuanya bertasbih memuji nama Allah, 
namun kita tidak mengetahui tasbihnya.... itu adalah tasbihnya makrokosmos... dan ini adalah 
tasbihnya mikrokosmos... bukankah didalam batu, buku, kursi tempat kita dduk terdiri dari atom... 
yang mengelilingi inti atom... Subhanallah, .... dan thawaf yang nyata adalah thawafnya kita di 
dalam kabah.. Kebayang ga? Berdiri ruku, 2 kali sujud itu 360 derajat, yang artinya membentuk 
lingkaran... ternyata kita shalat walaupun tidak berjamaah di masjid akan tetapi kita berjamaah 
dengan bulan yang mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, kumpulan matahari yang 
mengelilingi pusat orbit yang namanya galaksi, galaksi yang mengelilingi pusat galaksi, dan lagi, 
... dan lagi, ... "Subhaana maa kholagta haadzaa baathilaa.. Subhaanaka fakina 'azaabannar.." 


0483. Agidah dan Tasawuf 


Saudaraku sebelumnya maaf kalau topic ini kurang sesuai dengan grup ini tapi saya merasa perlu 
mendiskusikannya disini. Setelah membaca novel penuh kontroversi the lost symbol saya 
mengambil dua kesan 


Pertama 


Benar sekali kita telah melupakan Kebenaran dan hakikat tentang ilmu pengetahuan dan theology. 
Sebagai contoh dalam islam sunni para pendahulu dan leluhur kita bias melakukan sesuatu yang 
luar biasa yaitu mereka para waliyullah danorang-orang yang arif akan tetapi sekarang jika kita 
bertanya pada ulama' dan intelektual muslim pasti mereka bilang orang ini sesat terutama 
kelompok wahabi yang mengganggap kaum sufi sebagai ajaran yang sesat, sungguh sangat ironis 
mengigat rosul pun secara tidak langsung mengajarkan kepada para sahabat tertentu untuk 
beribadah secara hakikat (bukan syaar'l saja) karena ibadah tanpa hakikat seperti jasad tak 
bernyawa 


Kedua 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4932 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tentang bahaya freemason, sekilas apa yang disampaikan novel dawn brown terutama pada bab 
terakhir sangat membahayakan akidah islam karena mengaggap pikiran mempunyai kekuatan 
seperti tuhan. Dalam hal ini saya menemukan artikel menarik dari harun yahya di http:// 


www.harunyahya.com/indo/buku/globalfreemasonry pendahuluan.htm 


Bagaimanakah komentar saudara tentang ini ? 
0541. TASAWWUF : TANDA HUKUMAN DARI TUHAN 


Di zaman Nabi Syuaib, seorang pria datang ke hadapan Nabi, "Tuhan telah menyaksikan semua 
dosa yang aku lakukan. Namun karena kemurahanNya, Ia masih juga belum menghukumku." 


Tuhan lalu berkata kepada Syuaib, "Katakan pada orang itu: Engkau merasa Tuhan belum 
menghukummu padahal sebaliknya. 


"Tuhan telah menghukum tetapi kau tak menyadarinya. Kau berkelana di tengah rimba tanpa 
tujuan. Tangan dan kakimu terikat. Kau tak lain hanyalah waja yang penuh dengan karat. 


"Semakin hari kau dibutakan oleh hal-hal spiritual. Bila api mengenai waja yang masih bersih, 
jelaganya terlihat seketika. Tapi dengan waja yang permukaannya amat hitam seperti milikmu, 
siapa yang mampu melihat betapa tebalnya jelaga itu? 


"Ketika kau berhenti mengingat-Nya, lapisan karat itu bergerak menuju jiwamu. 


"Bila kau menulis di atas sehelai kertas, tulisan itu akan mudah terbaca. Namun bila kertas itu kau 
remas berulang kali, apa yang kau tulis akan sulit untuk kau baca. 


"Tenggelamkan dirimu dalam larutan pembersih karat. Hapus jelaga itu seluruhnya." 


Setelah Syuaib mengutarakan semua ini, saat itu pula mawar bermekaran di hati pria itu. Tapi ia 
masih bertanya, "Aku masih ingin tahu satu tanda bahwa Dia benar-benar telah menghukumku." 


Sekali lagi Tuhan, melalui lidah Syuaib, berkata, "Aku takkan menyingkapkan rahasiamu, tapi Aku 
akan tunjukkan sehingga kau mengerti. 


"Dalam hidupmu, kau telah banyak beramal salih. Kau sering berpuasa dan salat malam. Tapi kau 
belum menikmati semua itu. Kau memiliki banyak buah, namun tak ada yang rasanya manis. 
Tanpa cita rasa dan benih kenikmatan, sebiji epal takkan tumbuh menjadi pohon yang penuh 
dengan buah. Begitu pula dengan ibadahmu, ibadah tanpa kenikmatan tak lebih dari sekadar 
khayalan....". ( Hakam eLChugdrie J. 


0920. PERBEDAAN SYARIAT, THORIGOH, HAGIGAH DAN 
MA'RIFAT 


oleh : Ust. Umar Bin Sholeh AlHamid 


Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah-istilah agama yang kadang-kadang 
pengertian masyarakat masih rancu, istilah tersebut antara lain : 


Syariat Tharigah Hagigah Marifah 
1. Syariat : 


Adalah hukum Islam yaitu Al guran dan sunnah Nabawiyah / Al Hadist yang merupakan 
sumber acuan utama dalam semua produk hukum dalam Islam, yang selanjutnya menjadi 
Madzhab-madzhab ilmu Figih, Agidah dan berbagai disiplin ilmu dalam Islam yang 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4935 ) 


dikembangkan oleh para ulama dengan memperhatikan atsar para shahabat ijma' dan kiyas. 
Dalam hasanah ilmu keislaman terdapat 62 madzhab figh yang dinyatakan mu'tabar (Shahih 
dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya) oleh para ulama. Sedangkan dalam hasanah 
ilmu Tuhid (keimanan), juga dikenal dengan ilmu kalam. Ahirnya ummat Islam terpecah 
menjadi 73 golongan / firgah dalam konsep keyakinan. Perbedaan ini terdiri dari perbedaan 
tentang konsep konsep, baik menyangkut keyakinan tentang Allah SWT, para malaikat, kitab 
kitab Allah, para Nabi dan Rasul, Hari @iamat dan Tagdir. 


Namun dalam masalah keimanan berbeda dengan Figih. Dalam Figh masih ada toleransi atas 
perbedaan selama perbedaan tersebut tetap merujuk pada Al @uran dan Sunnah, dan sudah 
teruji kebenarannya serta diakui kemu'tabarannya oleh para ulama yang kompeten. Akan 
tetapi dalam konsep keimanan, dari 73 golongan yang ada, hanya satu golongan yang benar 
dan menjadi calon penghuni surga, yaitu golongan yang konsisten / istigamah berada dibawah 
panji Tauhidnya Rasulullah SWA dan Khulafa Ar Rasyidiin Al Mahdiyyin yang selanjutnya 
dikenal dengan Ahlu As Sunnah wal Jamaah. Sedangkan firgah / golongan lainnya dinyatakan 
sesat dan kafir. Jika tidak bertaubat maka mereka terancam masuk dalam neraka. 
Na'udzubillah. 


2. Tharigah : 


Adalah jalan / cara / metode implementasi syariat. Yaitu cara / metode yang ditempuh oleh 
seseorang dalam menjalankan Syariat Islam, sebagai upaya pendekatannya kepada Allah Sut. 
Jadi orang yang bertharigah adalah orang yang melaksanakan hukum Syariat, lebih jelasnya 
Syariah itu hukum dan Tharigah itu prakteknya / pelaksanaan dari hukum itu sendiri. 


Tharigah ada 2(dua) macam : 


Tharigah “Aam : adalah melaksanakan hukum Islam sebagaimana masyarakat pada 
umumnya, yaitu melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan agama Islam dan 
anjuran anjuran sunnah serta berbagai ketentuan hukum lainnya sebatas pengetahuan dan 
kemampuannya tanpa ada bimbingan khusus dari guru / mursyid / mugaddam. 


Tharigah Khas : Yaitu melaksanakan hukum Syariat Islam melalui bimbingan lahir dan batin 
dari seorang guru / Syeikh / Mursyid / Mugaddam. Bimbingan lahir dengan menjelaskan secara 
intensif tentang hukum-hukum Islam dan cara pelaksanaan yang benar. Sedangkan bimbingan 
batin adalah tarbiyah rohani dari sang guru / Syeikh / Mursyid / Mugaddam dengan izin bai'at 
khusus yang sanadnya sambung sampai pada Baginda Nabi, Rasulullah Saw. Tharigah Khas 
ini lebih dikenal dengan nama Tharigah as Sufiyah / Tharigah al Auliya'.Tharigah Sufiyah yang 
mempunyai izin dan sanad langsung dan sampai pada Rasulullah itu berjumlah 360 Tharigah. 
Dalam riwayat lain mengatakan 313 tharigah. Sedang yang masuk ke Indonesia dan 
direkomendasikan oleh Nahdlatul Ulama' berjumlah 44 Tharigah, dikenal dengan Tharigah Al 
Mu'tabaroh An Nahdliyah dengan wadah organisasi yang bernama Jam'iyah Ahlu Al Tharigah 
Al Mu'tabarah Al Nahdliyah. 


Dalam kitab Mizan Al Gubra yang dikarang oleh Imam Asy Sya'rany ada sebuah hadits yang 
menyatakan : 


(BO Lg KUDU SSI Ol jan). LE VI Lita Aa lb Joel Ll La Ra Jb Ori BUSI le SE Lor ai OI 


“Sesungguhnya syariatku datang dengan membawa 360 tharigah (metoda pendekatan pada 
Allah), siapapun yang menempuh salah satunya pasti selamat”. (Mizan Al Aubra: 1 / 30 ) 


Dalam riwayat hadits yang lain dinyakan bahwa : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4936 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(comel ly) ) Aid Jasa YI Lay US dead Gb Yaa b She LIL) BUNG de Cile Gas OI 


“Sesungguhnya syariatku datang membawa 313 tharigah (metode pendekatan pada Allah), tiap 
hamba yang menemui (mendekatkan diri pada) Tuhan dengan salah satunya pasti masuk surga”. 
(HR. Thabrani) 


Terlepas dari perbedaan redaksi dan jumlah tharigah pada kedua riwayat hadits diatas, mau tidak 
mau, suka atau tidak suka, kita harus percaya akan adanya tharigah sebagaimana direkomendasi 
oleh hadits tersebut. Kalau tidak percaya berarti tidak percaya dengan salah satu hadits Nabi SAW 
yang Al Amiin (terpercaya dan tidak pernah bohong). Lalu bagaimana hukumnya tidak percaya 
pada Hadits Nabi yang shahiih? 


Dari semua tharigah sufiyah yang ada dalam Islam, pada perinsip pengamalannya terbagi menjadi 
dua macam. Yaitu thariyah mujahadah dan Tharigah Mahabbah. Tharigah mujahadah adalah 
tharigah / mitode pendekatan kepada Allah SWT dengan mengandalkan kesungguhan dalam 
beribadah, sehingga melalui kesungguhan beribadah tersebut diharapkan secara bertahap 
seorang hamba akan mampu menapaki jenjang demi jenjang martabah (magamat) untuk 
mencapai derajat kedekatan disisi Allah SWT dengan sedekat dekatnya. Sebagian besar tharigah 
yang ada adalah tharigah mujahadah. 


Sedangkan tharigah mahabbah adalah tharigah yang mengandalkan rasa syukur dan cinta, bukan 
banyaknya amalan yang menjadi kewajiban utama. Dalam perjalanannya menuju hadirat Allah 
SWT seorang hamba memperbanyak ibadah atas dasar cinta dan syukur akan limpahan rahmat 
dan nikmat Allah SWT, tidak ada target magamat dalam mengamalkan kewajiban dan berbagai 
amalan sunnah dalam hal ini. Tapi dengan melaksanakan ibadah secara ikhlash tanpa memikirkan 
pahala, baik pahala dunia maupun pahala ahirat , kerinduan si hamba yang penuh cinta pada Al 
Khalig akan terobati. Yang terpenting dalam tharigah mahabbah bukan kedudukan / jabatan disisi 
Allah. tapi menjadi kekasih yang cinta dan dicintai oleh Allah SWT. Habibullah adalah kedudukan 
Nabi kita Muhammad SAW. (Adam shafiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah 
sedangkan Nabi Muhammad SAW Habibullah). Satu satunya tharigah yang menggunakan mitode 
mahabbah adalah Tharigah At Tijany. 


Nama-nama tharigah yang masuk ke Indonesia dan telah diteliti oleh para Ulama NU yang 
tergabung dalam Jam'iyyah Ahluth Tharigah Al Mu'tabarah Al Nahdliyah dan dinyatakan Mu' tabar 
(benar — sanadnya sambung sampai pada Baginda Rasulullah SAW), antara lain : 

1. Umariyah 

23. Usysyagiyyah 

2. Nagsyabandiyah 24. Bakriyah 

3. Gadiriyah 

25. Idrusiyah 

4. Syadziliyah 

26. Utsmaniyah 

5. Rifaiyah 

21. Alawiyah 

6. Ahmadiyah 28. Abbasiyah 

1. Dasugiyah 29. Zainiyah 

8. Akbariyah 

30. Isawiyah 

9. Maulawiyah 31. Buhuriyyah 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4937 ) 


10. Kubrawiyyah 32. Haddadiyah 
11. Sahrowardiyah 33. Ghaibiyyah 
12. Khalwatiyah 34. Khodiriyah 
13. Jalwatiyah 35. Syathariyah 
14. Bakdasiyah 36. Bayumiyyah 
15. Ghazaliyah 37. Malamiyyah 
16. Rumiyah 38. Uwaisiyyah 

17. Sa'diyah 39. Idrisiyah 

18. Jusfiyyah 

40. Akabirul Auliya' 

19. Sa'baniyyah 41. Subbuliyyah 
20. Kalsaniyyah 42. Matbuliyyah 
21. Hamzaniyyah 43. TIJANIYAH 
22. Bairumiyah 44. Sammaniyah. 
3. Hagigah 


Yaitu sampainya seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. di depan pintu gerbang 
kota tujuan, yaitu tersingkapnya hijab-hijab pada pandangan hati seorang salik (hamba yang 
mengadakan pengembaraan batin) sehigga dia mengerti dan menyadari sepenuhnya Hakekat 
dirinya selaku seorang hamba didepan TuhanNya selaku Al Kholig Swt. bertolak dari 
kesadaran inilah, ibadah seorang hamba pada lefel ini menjadi berbeda dengan ibadah orang 
kebanyakan. Kebanyakan manusia beribadah bukan karena Allah SWT, tapi justru karena 
adanya target target hajat duniawi yang ingin mereka dapatkan, ada juga yang lebih baik 
sedikit niatnya, yaitu mereka yang mempunyai target hajat hajat ukhrawi (pahala akhirat) 
dengan kesenangan surgawi yang kekal. 


Sedangkan golongan Muhagajggaiin tidak seperti itu, mereka beribadah dengan niat semata 
mata karena Allah SWT, sebagai hamba yang baik mereka senantiasa menservis majikan / 
tuannya dengan sepenuh hati dan kemampuan, tanpa ada harapan akan gaji / pahala. Yang 
terpenting baginya adalah ampunan dan keridhaan Tuhannya semata. Jadi tujuan mereka 
adalah Allah SWT bukan benda benda dunia termasuk surga sebagaimana tujuan ibadah 
orang kebanyakan tersebut diatas. 


4. Marifah 


Adalah tujuan akhir seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. (salik) Yaitu 
masuknya seorang salik kedalam istana suci kerajaan Allah Swt. ( wusul ilallah Swt). sehingga 
dia benar benar mengetahui dengan pengetahuan langsung dari Allah SWT. baik tentang 
Tuhannya dengan segala keagungan Asma'Nya, Sifat sifat, Af'al serta DzatNya. Juga segala 
rahasia penciptaan mahluk diseantero jagad raya ini. Para “Arifiin ini tujuan dan cita cita 
ibadahnya jauh lebih tinggi lagi, Mereka bukan hanya ingin Allah SWT dengan Ampunan dan 
keridhaanNYa, tapi lebih jauh mereka menginginkan kedudukan yang terdekat dengan Al 
Khalig, yaitu sebagai hamba hamba yang cinta dan dicintai oleh Allah SWT. 


(syariah dan Tharigah) kita bisa mempelajari teori dan praktek secara langsung, baik melalui 
membaca kitab-kitab / buku-buku maupun melalui pelajaran-pelajaran (ta'lim) dan pendidikan 
(Tarbiyah) bagi ilmu Tharigah. Sedangkan Hagigah dan ma'rifah pada prinsipnya tidak bisa 
dipelajari sebagai mana Syariah dan Tharigah karena sudah menyangkut Dzaugiyah. 


Hagigah dan marifah lebih tepatnya merupakan buah / hasil dari perjuangan panjang seorang 
hamba yang dengan konsisten (istigamah) mempelajari dan menggali kandungan syariah dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4938 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengamalkanya dengan ikhlash semata mata karena ingin mendapatkan ridha dan ampunan 
serta cinta Allah SWT. 


Perumpamaan yang agak dekat dengan masalah ini adalah : ibarat satu jenis makanan atau 
minuman ( misalnya nasi rawon ). Resep masakan nasi rawon yang menjelaskan bahan bahan 
dan cara membuat nasi rawon itu sama dengan Syariah. Bimbingan praktek memasak nasi 
rawon itu sama dengan Tharigah. Resep dan praktek masak nasi rawon ini bisa melalui buku 
dan mempraktekkan sendiri (ini tharigah “am ) sedangkan resep dan praktek serta bimbingan 
masak nasi rawon dengan cara kursus pada juru masak yang ahli (itu namanya Tharigah 
khusus). Makan nasi rawon dan menjelaskan rasa / enaknya ini sudah hagigah dan tidak ada 
buku panduannya, demikian juga makan nasi rawon dan mengetahui secara detail rasa, 
aroma, kelebihan dan kekurangannya itu namanya marrifah. 


Sumber : Keputusan Kongres & Mubes Jam'iyah Ahli Tharigah Mu'tabaroh An Nahdliyah, pada 
hasil Mu'tamar kedua di Pekalongan tanggal 8 Jumadil Ula 1379 H / 9 November 1959. halaman 
25. 


1509. KRITERIA ULAMA DUNIA DAN ULAMA AKHIRAT 


PERTANYAAN : 
Iman Salman 


Assalaamu'alaikum.wr.wb ! Mohon dijelaskan dan bagaimana kriteria 'ulama dunia dan 'ulama 
akhirat itu ? Lengkap dengan 'ibarah nya!, syukron.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
II ya bad Uya & pamdl eLake UMJ pada (ary 24! slaley LM sale Usa RE) LAN A5 pra onlen! Olah eyas 
Kalay A1 anis | He AAL pg Uks Gali st j1 eluy Aas AI do JB Ulat Jus Dp, oldri Il Je ML cal " 
de (le #OLale ola " lag dala BI Ceao Ig "ale day DG Ulos Al 0G Y "JB dil plang Aale Sl ol d0 
Sbs OLI AT GOA" ey dala Ah ala Ig "II pelall EA IAI 3 play dilo Cle las AI Am WUSS OLI 
JAS ayorg 4 Lah mad y elgkad! dg Ig ylasiy elakali dg Iyalal padi Iyakari Y " ely dala bl ola JB" Glud slaley Jlerr 
el dala Al duo Ig "pa plomla dal Adil ale GA oya" pelan dal AI elo Ji "EL 3 pad SUS Jah oyad KL" 
Ja oya 1 eng dala AI Gaao JUy "Una RAY oya HIU EMS Lay J3 lor uya #Kale SB peit Seal! 48 uya UI 
rr! aU yoga pil Urdrali Gaal! Opini Uya II MI Ale Camat JBy " Takag YP AI ya nya Saka mna dy Leles 
CP Ia 3 Ah Aly MI old NYI IN onta Lah PUN OP ali last pas de Jap MN ya one) Neh 
VJ abadi GILN RAI Olla Gde Sket La Syed Of sae AI by yag JB ai JUNI Aly Load jae | Ol RI: 
SE Joy ella! Ae RAL UV th Any yel JBy .Jandly Calall Jalor Ola male 1JU Sale Usa 04 AS 
GAS JB dnmnd Ol Albely Gladi lal Ol ayal Hate AI ab) Ina BI Jero JB, Sela SL JI 3 SA LSI 
bigo Ken Y oa II Sya Gilas Lil Jorle 3 id Slaas Job Gal Ga Hias op paalAY Ig Ae ll 2 
Va Goeb Jera toga Ale JAS Gagap il Gaaalag CSmaa Jera daa Il AR Je JG, begin PS OM ass 
dil Soma V9 Goa Jpryy ca yak BA jaan SUS (Sya Ya Gang JAN Jeng tegak BU SAI Ga jag dil ah 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4939 ) 


Il YES gal By JA NU bel OP Jark lali Hrga TAI AA) (Gay Oli JB4 Layiad 3 Jae W5 Se Y 
Ka abg SUS ph jaya TEDE ma Ul tah Aan) Yok al Jadi! JB Jeon Ab ole das dl lb BP lali ab Ulee AI 
& ad Kama yel BAYI Jia Wal Cab KAA yag eka ya elakali Ha ye Heyundel J9 Lesu ag edi Uley isl 
mai Ud oya gd Ogan Ula Lan dd PL oya Gala ya Komet pamela Old (SAI yag Lan Sad AINI 


Diantara peringatan agung yang dapat membedakan antara Ulama Dunia dan Ulama Akhirat 
adalah : Ulama Dunia (atau juga disebut dengan Ulama as-Suu') adalah mereka yang bertujuan 
dengan ilmu agama yang kuasai untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dunia, mencapai 
kedudukan-kedudukan luhur dimata manusia. 


Berikut beberapa sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ULAMA DUNIA : 
1. “Sesungguhnya paling pedihnya siksa Allah dihari kiamat menimpa pada orang alim yang 
ilmunya tidak diberi kesempatan untuk diamalkan oleh Allah” 
2. “Tidaklah seseorang disebut alim hingga ia mengamalkan ilmunya” 
3. “Ilmu itu ada dua macam : ILMU LISAN ialah argumen Allah Ta'ala atas makhluk- 
makhluknya dan ILMU HATI ialah ilmu yang bermanfaat" 
4. “Kelak diakhir zaman terdapati hamba-hamba Allah yang pandir dan Para Ulama yang fasig” 
5. “Janganlah mempelajari ilmu demi pengakuan orang-orang alim lainnya, bertujuan mencari 
simpati orang-orang Umum agar menuju kepadamu, barangsiapa menjalaninya maka ia dalam 
api neraka”...... 


Berikut beberapa ungkapan para sahabat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ULAMA 
DUNIA : 

1. Sayyidina Umar Bin Khoththob ra berkata “Sesungguhnya paling mengkhawatirkannya 
umat ini adalah para munafig yang berilmu”Para sahabat bertanya “Bagaimana orang 
munafig tapi ia alim?”Sayyodina Umar menjawab “Mereka alim dalam lisannya tapi tidak 
dalam hati dan amaliahnya” 

2. Hasan al-Bashri rh berkata “Janganlah kalian menjadi pengumpul ilmu-ilmu ulama dan kata- 
kata bijak ahli hikmah namun dalam pengamalannya sebagaimana pengamalan orang- 
orang pandir”.... 

3. Ibn al-Mubaarak berkata “Selama seseorang mau belajar ilmu ia akan menjadi orang alim 
namun saat ia merasa dirinya telah alim sesungguhnya ia adalah orang bodoh”... 


Hasan alBashry berkata “Siksaan bagi ulama adalah kematian hatinya dan kematian hatinya 
akibat amaliah akhiratnya ditujukan pada harta benda”, beliau juga bersyair : Aku heran pada 
orang yang menjual kesesatan dengan hidayah Tuhan. Aku lebih heran pada orang membeli dunia 
dengan agama. Dan yang lebih mengherankan dari keduanya adalah orang yang menjual 
agamanya dengan dunianya. | Ihyaa “Uluum ad-Diin 1/63 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/408720575817423/ 
1527. ARTI UNGKAPAN MEMBERI PEDANG PADA 
PERAMPOK 


PERTANYAAN : 

Knjeng Sis Wanto 

Adakah yang tahu ungkapan memberi pedang kepada perampok ? Coba.... Monggo.... 
JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4940 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abdullah Afif 
IL ana ES Of Ebi Lag) Gdaadl Dpy REI Bap demi oya pedih Old all de Jai 01 Al Lal le jang Uh 
3 Lis Ina y Elo pala Ipa cit Lia pam mang LI el ay Ulataly OLAYI ds pai, Blah, RudUlI 
BL WE 3 male Leiiad Slip Vi pi 
Olel wa) lay dala AN be JELAS Ga HL Laga BLS yag Lil yee IU Why Clan Je UU inna alay 
Lead Sapi OS al jady jy Aasama (de). 
Dan gurumu merupakan penolongmu terhadap maksiyatmu dan ikut serta dalam kerugianmu. Ia 
bagaikan seorang yang menjual pedang kepada perampok.maka ia akan ikut mendapatkan dosa 
merampok, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam, barang siapa 


yang menolong kema'siyatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia telah terlibat 
dalam ma'siyat itu. | Sumber: Bidayatul Hidaayah / Hamisy Maraagil 'Ubuudiyyah halaman 3 |. 


Dari Ngaji sore Syekhina Maimoen Zubair athaalallaah 'umrah fii shihhatin wa 'aafiyah http:// 
saifanshori.blogspot.com/2010/12/mugoddimah-bidayatul-hidayah-bag-2.html. Wallaahu A'lam . 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/415958705093610/ 
1620. ISTIAOMAH LEBIH UTAMA DARIPADA SERIBU 
KAROMAH 


PERTANYAAN : 
Agus Didik 
Assalamualaikum.. Mau nanya guru-guru, ustadz, all yang dimaksud dengan.. AL ISTIGAOMAH 


KHAIRUM MIN ALFI KAROMAH, artinya : istigomah lebih baik daripada 1000 karomah/ 
kemulya'an. ? 


JAWABAN : 
2 Ibnu Toha 
Rasulullah Saw, bersabda : 

LES ye Olesi ly) JB ola Uya AN Ip JA Ta 
“Pekerjaan-pekerjaan (yang baik) yang lebih disukai Allah adalah pekerjaan yang terus-menerus 
(dawwam) dikerjakan walaupun pekerjaan itu sedikit”. (HR. Bukhari dan Muslim dari “Aisyah). 
2? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. “Istiyamah lebih utama ketimbang seribu karamah" karena : 
1. ISTIGAMAH lebih sulit ketimbang menapaki titian yang membentang dihari kiamat 
2. ISTIAOMAH berarti konsekuen beribadah secara ikhlas, semata-mata karena Allah, 
berpaling dari selain Allah, termasuk didalamnya mengharapkan bagian atas dirinya berupa 
karomah. 
3. Dalam KAROMAH terkadang justru mengandung tipuan baik diawal maupun diakhir sebuah 
pendakian menuju kehadhirat Allah. 


(179 y Ata JSI oa eU Ii ey 
Cet dl esonag Raina YI aa Aa RAL SU Ui oniinll due M3s Y Sola GUE AYI Ga lu SIN ol: gu: 
Inang Yory Ol 2 aja al JB Klg Ul TAU pelan y ale AI lap gang Ag slr La play Jon 3 ye Aib OLI Ru 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4941 | 


SIG AN AP HS gai and Ny YG eljhl G3 mag sll Ula Lan 
SAI II EA ab 3x Ola ol: IWAK dl 3 AN old Ja, 
WS ya Km el 3 ella cl 3 Ol 1 Jas eU de obt OoU ot: d Jay 


Terkadang karamah diberikan justru pada orang tiada baginya istiyamah... Yakni karomah yang 
merupakan kejadian luar biasa tidaklah berarti bagi orang-orang ahli hakikat sebab karomah yang 
sesungguhnya bagi mereka adalah istigjamah. Rujukan dan sandaran istigjamah adalah 
keabshahan iman kepada Allah Azza Wa Jalla dan mengikuti segala yang diajarkan baginda Nabi 
Muhammad SAW secara lahir dan bathin. 


Karenanya Abu Yazid al-Busthami berkata “Bila seorang mampu menggelar sajadah tempat 
shalatnya diatas air, mampu duduk bersila diudara maka janganlah sesekali kalian tertipu hingga 
kalian jumpai bagaimana dirinya dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah”. 
Ditanyakan pada Abu Yazid “Sesungguhnya si Anu mampu berjalan disatu malam menuju 
Makkah”. 


Beliau menjawab “Sesungguhnya syetan mampu berjalan dari ujung timur keujung barat dalam 
sekejap mata”. Ditanyakan pada Abu Yazid “Sesungguhnya si Anu mampu berjalan diatas air”. 
Beliau menjawab “Ikan-ikan di air, burung-burung diudara lebih mengherankan ketimbang hal itu”. 
| Syarh al-Hikam al-'Athooiyyah 1/126 |. 


ka gal konsounadi Sial le OLI gag Rat JI ya yo Rakitan YI OP AiaRI 4 Ap Jelly Ray pl Bolor de csi | yanitaal 
Oya La yg G2 Ready OI ga pada ANE ey el Jani, SU lali ls 
Istigamahlah....!! Artinya bersungguh-sungguhlah menjalankan syariat, Tharigah dan hakikat 
karena sesungguhnya istigamah itu lebih utama ketimbang seribu karamah. Istijamah adalah 
konsekuen pada akidah yang benar, melanggengkan diri pada ilmu yang bermanfaat, beramal 
shalih, ikhlas yang murni, selalu khudur pada hadhirat Allah serta berpaling dari selain Allah. 
| Margaah al-Mafaatiih Syarh al-Misykaat 11/193 |. 
kal ad ya po alir YI IE IN SUK al la B9 PS OI by OLS belas gai Obat Bole LAS alay 


Pada derajat ini keseluruhannya terdapat keanehan-keanehan yang berada pada rangkaian aneka 
KAROMAH yang terkadang didalamnya justru mengandung tipuan baik diawal maupun diakhir 
sebuah pendakian karenanya para Ulama Tashawwuf menyatakan “Istigamah lebih utama 
ketimbang seribu karamah”. | Margaah al-Mafaatiih Syarh al-Misykaat 14/430 |. 


Sis ya dry pall ya yag PI ya Got Uki aa Raba puma 0ya Kemal WS dal, Hd ya pp AaliaYI ol ea Y 
Soal ya H3 

Tidak diragukan bahwa “Istigamah lebih utama ketimbang seribu karamah” karena jalan istiyamah 
lebih sulit ketimbang menapaki titian yang membentang dihari kiamat meski ia lebih lembut 
ketimbang rambut, lebih pahit ketimbang kesabaran, lebih tajam ketimbang mata pedang dan lebih 


terik ketimbang musim panas. | Margaah al-Mafaatiih Syarh al-Misykaat 15/290 |. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/433699659986181/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4942 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1641. PENGERTIAN FITNAH DAN MACAM-MACAMNYA 


PERTANYAN : 
Yahya Suaidi 


Assalamu'alaikum... adakah yang bisa menjelaskan arti fitnah dalam Islam dan maacam 
macamnya ?.. 


JAWABAN : 
2 Cecep Furgon 
Dak ASI Se eh pg Jl JELAS OLI Jlbto| 3 Jantaly 4 elo) ga Soypr pebd JSI AI Ilesh 3 GRAN Jae 
BA MAS md gor La S1 dp PP WSy 4 Selke 1 esie (1A TI oU KS 133 « (13 TART 
D0 MEN pl WE NA day IG oa Da AI 
Fitnah pada awalnya bermakna: memasukan emas kedalam api agar menjadi tau mana yang 


bersih(murni) dan mana yang buruk.Ia Juga digunakan untuk menunjukan makna dimasukannya 
manusia kedalam api Allah berfirman : 


M3 oi) dk Ru de un ah 
Maksudnya pada hari kamu di masukan ke azab neraka 
(A9 (nabi aa GL: dg Lah Jasa Ill Ae Ja LO yamg DU 
Terkadang Fitnah itu menunjukan sesuatu yang menyebabkan azab/kesusahan sebagaimana 
firman Allah 
249 Jua ka vi 
Maksudnya terjatuh/terjerumus ke dalam siksa atau kesusahan perang. 
Canggu Old) Aa mila Lah Matta Laki SNI Resi! Elang « (40 | Wol ty3 Bt) 1 ls G Bb) 
CP Uh BAN G dty (B5 I WIN AJI PAN (Sl) 3 Lah JB Ay 4 Vla AS) aa sebel AAN 9 La 
LM Pas) JS ae as Ed «(102 Jaja 
Fitnah juga di gunakan untuk makna ujian sebagai mana firman Allah 
Kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. 
Diantara makna fitnah yang di gunakan adalah Kesangatan sebagaimana firman Allah 
IL IA Ya at 2, 
Fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. 
Terkadang ia di muta'adkan denag huruf “an” maknanya kemudian menjadi tipu daya, firman allah 
(A9 Paul AI dn gstu Pa 3 yak af man 
Maknanya : dan waspadalah terhadap mereka jangan sampai mereka memperdayakan engkau, 


terhadap apa yang telah allah turunkan kepadamuKesimpulan Fitnah memiliki berbagai makna 
sesuai dengan konteks kalimat, jika fitnah di tujukan ke muslim maka ia bermakna ujian yang 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4943 ) 


mampu menampakan/mengeluarkan mana diantara mereka yang bersungguh-sungguh di dalam 
keimanannya dan mana yang tidak. 


Jika ia di tunjukan ke kafir maka bermakna siksa. Jika ditujukan kekeduannya-secara umum- 
maka ia menunjukan kepayahan/kesusahan. Jika ia ditunjukan sebagai perbandingan sesuatu 
maka ia bermakna menyangatkan(buruk atau jahat) salah satu diantara kedua itu. 


Jka di muta'adkan dengan huruf an maka bermakna tipudaya/kelicikan ,-inilah yang bisa di 
lakukan orang tidak berilmu memitnahimelakukan tipudaya/kelicikan.juntuk menghasilkan 
maksudnya. | Al-Mufrodat 1/623 |. Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/435315439824603/ 
1801. PERBEDAAN HAWA DAN NAFSU 


PERTANYAAN : 
Mbah Jenggot II 

—S 3 S yg Sale adi 
Giliran santri baru ijin bertanya "Apa bedanya HAWA dengan NAFSU" Mohon di jabarkan di 
contohkan dengan gamblang. Syukron 
JAWABAN : 
? Ibnu Toha 
HAWA NAFSU, Dari kata ini sudah dapat difahami bahwa HAWA timbul dari NAFSU sebab kata 
HAWA dimudhafkan pada kata NAFSU, tidak mungkin diucapkan terbalik menjadi NAFSU 
HAWA...“ sebagaimana memahami ayat ini : 

SA Pe 3 


"menahan NAFSU dari HAWA" 
NAFSU - diri sendiri secara mutlag 
HAWA - keinginan-keinginan 
HAWA NAFSU - keinginan diri 
Selanjutnya kita fahami ayat 3-4 surat An-Najm berikut : 

AA eri yr aki eh 
3. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-@uran) menurut kemauan hawa nafsunya. 4. 
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Dalam tafsir Jalalain 
disebutkan : 


kami ya Lesna oeh 4 SL Lu abu Up) 
fokus : 
dal (SR 


HAWA NAFSU nya, yakni Al-@ur'an itu bukan melalui HAWA yang timbul dari NAFSU beliau, 
melainkan WAHYU dari ALLAH. 


? Hadiro Maut 
Kembali ke pertanyaan... Apa bedanya HAWA dengan NAFSU" dalam beberapa literatur, yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(aga ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dikonfrontir adalah antara NAFSU denga RUH, atau Hawa dengan syahwat, belum menemukan 
antara NAFSU dengan Hawa. Contoh: 


Skin! Ja JA Bye) NS VI) sISYU jatt Cg Ob Lagis SAI 1 (Ty 33 CI os BA. 
SIN AI Lini Uh al 1 gadi Mg la SAN ga" ad Md mad Gal "om elalali jam G3 
SI Ae Y Oa Y 3 A3) yaka | (dam AN ps3 

2 Mlaku Ndungkluk 


Akal, Nafs Dan Hawa. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang memiliki hati, 
“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang memiliki 
hati.” (AS Aaf, 50:37). Dan ketika menyebut nafs Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya nafs itu 
selalu menyuruh kepada kejahatan...” (AS Yusuf, 12:53). 


Allah berfirman kepada Musa as, “Salahkanlah nafs-mu, karena yang paling layak untuk 
disalahkan adalah nafs. Ketika bermunajat kepada-Ku, bermunajatlah dengan lisan yang shidg 
dan hati yang takut.” 


Ketahuilah, setiap kali hati memiliki sesuatu yang baik, maka nafs pun memiliki hal serupa yang 
dapat mengaburkan. Sebagaimana Allah memberi hati keinginan (iradah), maka Allah juga 
memberi nafs angan-angan kosong (tamanniy). Sebagaimana Allah memberi hati perasaan cinta 
(mahabbah), maka Allah memberi nafs hawa nafsu (hawa). Sebagaimana Allah memberi hati 
harapan (roja"), maka Allah memberi nafs ketamakan (thoma'). Sebagaimana Allah memberi hati 
perasaan takut (khauf), maka Allah memberi nafs perasaan putus asa (gunuth). Perhatikan dan 
renungkan kata-kataku ini. 


Salah satu contoh yang dapat memberikan gambaran jelas kepadamu adalah keadaan orang 
yang terlilit hutang. Kamu seringkali melihat orang yang tidak mau melunasi hutangnya. Namun 
ketika memperoleh harta, ia justru menyedekahkannya, dan tidak berusaha melunasi hutangnya. 
Itulah contoh perbuatan baik yang timbul dari nafs. Sebab, di antara sekian banyak jenis nafs, ada 
nafs yang suka melakukan muriiah dan merasakan kenikmatan ketika memberi. 


Orang yang nafs-nya seperti ini merasakan kenikmatan dalam memberi sebagaimana orang jahat 
merasakan kenikmatan ketika menolak permohonan pertolongan. Demikian pula halnya dengan 
mereka yang mengerjakan sunah, tapi meninggalkan yang wajib. Misalnya: orang yang 
mengerjakan ibadah haji berulang kali dengan uang halal dan haram serta mengabaikan 
ketakwaan dalam urusan-urusannya yang lain. Di antara mereka ada yang menunaikan ibadah 
haji dengan berjalan kaki, tapi meremehkan salat. Hasan Al-Bashri rhm berkata, “Ada seseorang 
berkata,” Aku telah haji, aku telah haji. Kamu telah menunaikan ibadah haji, oleh karena itu 
sambunglah tali silaturahmi, bantulah orang yang sedang kesusahan, dan berbuat baiklah kepada 
tetangga.” 


Contoh lain adalah orang-orang yang mencari harta haram kemudian membelanjakannya dalam 
kebaikan. Sebagaimana telah kuberitahukan kepadamu, semua perbuatan ini digerakkan oleh 
nafs, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan hati. 


Allah menjadikan “perbuatan yang dilakukan secara berlebih-lebihan” untuk nafs dan “perbuatan 
yang dikerjakan secara wajar” untuk hati. Jika kamu melihat perilaku, atau pencarian ilmu dan 
ibadah dikerjakan dengan tenang (thuma'ninah), maka ketahuilah bahwa perbuatan itu muncul 
dari hati dan pelakunya adalah orang berakal. Tetapi, jika kamu melihat seseorang yang perilaku, 
cara menuntut ilmu dan ibadahnya tidak dilakukan dengan tenang, pelakunya emosional dan 
bodoh, maka ketahuilah bahwa kegiatan itu digerakkan oleh nafs dan hawa. Sebab, hawa 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4945 | 


merusak dan menggoncangkan akal. Di mana pun berada, hawa akan selalu merusak. 


Demikianlah sifat hawa. Jika hawa berinteraksi dengan akal, hawa akan merendahkan dan 
menggoyahkannya. Jika berinteraksi dengan agama, hawa akan mengotori dan merusaknya. 
Sehingga kamu dapat melihat bahwa orang yang agamanya dan cara ber-suliik-nya baik bila 
dikuasai oleh hawa, urusannya menjadi kacau, keadaannya menjadi buruk dan dibenci 
masyarakat. Begitulah sifat kebatilan, ia akan merusak kebenaran, jika keduanya bercampur. Jika 
hawa mampu merusak orang yang berakal dan beragama, lalu bagaimana menurutmu jika hawa 
merasuki para pecinta dunia yang jiwanya lemah? Bagaimana keadaan mereka nanti? 


Segala hal yang dirusak oleh hawa dapat diperbaiki oleh akal, karena hawa mempunyai tingkat 
setaraf dengan akal. Hawa akan merendahkan dan menjerumuskan manusia, sebaliknya akal 
akan memuliakan dan meninggikannya. Sungguh besar perbedaan keduanya! 


Kamu lihat orang yang dipengaruhi hawa tampak seperti orang buta, tidak tahu jalan (menuju 
Allah). Hawa menghambatnya dari mencari sesuatu yang memiliki hakikat, membuatnya tidak 
memikirkan akibat perbuatan yang ia lakukan, membuatnya suka bertengkar dan bermusuhan, 
membuang-buang umur dalam mencintai dan membanding-bandingkan keutamaan para imam. 


Lain halnya dengan orang-orang yang berakal, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, 
menyempurnakan semua amal mereka dengan niat-niat yang baik, memanfaatkan waktu yang 
mereka miliki dengan sebaik-baiknya, berusaha keras untuk berbuat kebajikan, dan menyesali 
perbuatan baik yang tidak dapat mereka kerjakan. 


(Memahami Hawa Nafsu, idh&hu Asrari “Ultimil Mugorrobin, Putera Riyadi) 


Catatan : Hawa adalah makanan nafs. Hal ini membuat nafs sangat bergantung dan sulit 
melepaskan diri dari cengkeraman hawa. Oleh karena itu, jauhilah hawa dan bebaskanlah nafs- 
mu darinya. Sebab, hawa akan menodai agama dan muriiah-mu. Jika kamu perhatikan dan beda- 
bedakan semua peristiwa yang terjadi, maka akan kamu dapati bahwa hawa-lah yang menjadi 
sumber segala fitnah dan bencana dalam peristiwa-peristiwa itu. Karena, hawa merupakan 
sumber kebatilan dan kesesatan. Hawa bak minuman memabukkan. Seseorang yang 
meneguknya akan dikuasai oleh minuman itu dan akan hilang akal sehatnya. 


Muriah: usaha seseorang untuk melaksanakan semua hal yang dianggap baik dan menjauhi 
semua hal yang dianggap buruk oleh masyarakat. 


2 Mbah Jenggot II 


Kesimpulanya aku jadi teringat cerita dan dongeng diwaktu kecil ketika Abu nawas dibawa ke 
pengadilan karena mengeluarakn pernyataan : ORANG PINTAR SELALU TIDAK SEPAKAT DAN 
TIDAK KOMPAK. Dia buktikan dengan memberikan pertanyaan kepada 7 orang pintar dan ahli 
yang terdiri dari ahli fisiologi, doktor, ahli hukum dan beberapa ahli dalam bidang yang berlainan 
untuk menjdadi saksi kebenaran ucapanya. Abu nawas berikan pertanyaan yang sangat mudah : 
APA ITU ROTI? 


Mereka diminta menjawab dalam tulisan,lalu tulisan tersebut dikumpulkan. Ternyata jawaban 
mereka saling berlainan Orang pertama menjawab, roti adalah makanan. Orang kedua 
berpendapat, roti adalah gandum dan air. Orang ketiga yang alim menjawab, roti adalah kurnia 
Tuhan. Sedang ahli keempat menjawab, roti adalah adonan yang dipanggang.Orang kelima 
seorang ahli fisiologi memberikan jawaban, artinya berubah sesuai dengan fungsinya. Orang 
keenam menjawab, sejenis makanan yang bervitamin. Orang ketujuh menjawab, tidak seorang 
pun yang benar-benar tahu. ITULAH KESIMPULANYA “8 met saur semua orang-orang pintar. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4946 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/452145074808306/ 
1930. PEMBAGIAN WALIYULLAH DAN CIRI-CIRINYA 


PERTANYAAN : 
Goes Fanky 


Assalamualaikum, numpang tanya ustad dan para masayih semua x Para wali x allah / kekasih x 
allah itu ada berapa macam dan bagaimana ciri-ciri mohon dijawab ustadz ...... 


JAWABAN : 
2 Sunde Pati 
Jera je SIP, JW AI Il ojld3 dls db las BD II US Ja) 
Dikatakan bahwa tanda-tanda wali itu ada 3 : selalu sibuk dengan ALLOH, lari menuju pada 
ALLOH dan tujuannya hanya pada ALLOH semata. | sirojut tholibin juz 1 hal 17 |. 
2m day ale A5 yA yg OI Ob Ugiia O SU Y SU) geet SG 8 Id GAN Ole pl JB4 


Abu usman almagrobi berkata,wali itu terkadang masyhur namun tidak menjadikan ia terfitnah 
atas kemasyhurannya,justru kemasyhuran tersebut menjadi berkah baginya dan orang lain. 
| sirojut tolibin juz 1 hal 17 . 


Betapa sulitnya mengenali seorang wali 
Bybe SAS Gang ng Ulang SLS Bayan AL OM Al iban oya Kama Jl Aira da2 Il Ab ah ebi pal el JB 
DES US Dying SU LS JS Mlm 
Syaikh abul abbas ra.berkata,mengenali seorang wali itu lebih sulit dari pada mengenali ALLOH 
karena ALLOH itu bisa dikenali dengan sifat2nya yang sampurna dan indah,sedangkan para wali 


bisa engkau jumpai kapan saja atau dimana saja,berupa mahluk yang sama seperti keadaanmu,ia 
makan dan minum seperti halnya dirimu. 


Sebenarnya wali itu rahasia yang emang sengaja dirahasiakan ALLOH 

PASI Gel AAA ST AI J3 dig OLS oa gl BIKEY YI an Y Jls AI Ol Jl Il Al elly S3 HS 

Aly dala pen Ran) nyah Tebak Ol Jaan IL AI UT BA yng JASA dala Ang (AAL yag bale kom 
BAGAIMANA PARA WALI ITU DIKENAL ? maka menjawab, sesungguhnya ALLOH tidak akan 
memberi tahukan keadaan mereka kecuali kepada sesama mereka atau kepada orang-orang 
yang dikehendaki ALLOH untuk memetik manfaat  darinya,seandainya — ALLOH 
memperlihatkannya,sehingga manusia mengenalinya niscaya ia akan menjadi bukti atas 
kesalahan manusia kelak di hari kiamat dan orang-orang yang mengingkarinya niscaya akan 
kufur,begitu juga orang-orang yang tidak menghiraukannya niscaya akan berdosaALLOH 


merahasiakannya semata-mata hanya kasihan kepada mahluk-mahluk-NYA. | syarah hikam juz 2 
hal 3 |. 


Sebagian dari pembagian wali 
Bg Y Ol JIMYI ROM nam JU 


@OLA BA'DLUHUM,ALAMATUL ABDALI AN LA YULADA LAHUM. Sebagian ulama' berkata, ciri- 
ciri wali abdal itu tidak mempunyai anak 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF (| a9a7 ) 


Ba LA One Ii SP Ol aa Ju, 


WAOGOLA AHMAD,INLAM YAKUNU ASHABAL HADIS, FAMAN HUM ? Imam ahmad berkata 
wali-wali abdal siapa lagi kalau bukan ahli hadits ?. | sirojut tholibin juz 1 hal 262 J. 


Aya Jd Has AL alay BUY oa OS ee AI ay Aid Ol de Iis A8) 


WA @OD ITTAFAGUU ALA ANNAS SYAFII RODLIYALLOHU ANHU KANA MINAL AUTADIWAFI 
RIWAYATIN INNAHU TAGOTTHOBA @OBLA MAUTIHI. Ulama' sepakat bahwa imam syafii R.A. 
termasuk golongan wali autaddan menurut satu riwayat beliau menjabat sebagai wali gutub 
sebelum wafatnya. | alfatawi alhadisiyyah hal 232 |. 


RN pia L 

Kejadian pada wali malamatiyyah 
SE St aa Ah Wise ldont Olagis Amel Cl) Tab OnE eilasi de alas dont OT Iyo j3 bb AI aa egagii Cab Pj ay 
ak Jali) Wa may Lele 4 Sai Ag AI ai Co elanalp) yag SLS Uang RB ya Jpiy Jd ya OA Apa 
RAY calo OYI JW pl gal Gerry daa bal Un aah Hal Gg US jantan pig SI GAY labil ya Uli Ba Ai yekinny 
JLN eka e) 
Wali malamatiyyah adalah kaum yang selalu menjaga kebaikan hatinya untuk ALLOH semata, 
mereka tidak menyukai orang lain melihat amalnya-amalnya,dan ketika seseorang mengetahui 
kebaikannya,maka mereka segera merusak amal-amal tersebut yaitu dengan melakukan 
perbuatan atau perkataan yang klihatannya tercela seperti contoh yang pencurian yang dilakukan 
sebagian auliya' yaitu IBROHIM BIN KHOWAAS semoga ALLOH memberikan manfaat dan 
kejadian ini cukup untuk dipetik sebagai ilmu pengetahuan.ketika itu penduduk 
kampungnyamenganggap ibrohim bin khowaas mencuri beberapa potong baju kepunyaan 
pangeran dari sebuah pemandian air hangat mereka menjumpai ibrahim dengan bangga keluar 
dari pemandian ,kemudian ditangkap rame-rame oleh penduduk ,dipukul dan baju-baju itu diambil 


kembali.kemudian beliau mendapat julukan "pencuri pemandian air hangat" setelah kejadian itu, 
ibrahim pun berucap,sekarang baru dikatakan baik berdiam dikampung ini, 


OP (dal oya OY II IPL A3 lg d Ol elsa Ja eling Ae elo ai Ja LAB il OLS ad G Abg Las Ob 

bei Ad Log HE II BI ya dani pede masal ya! Ir dana Oly HL RE 3 dl ae 
Jika kamu bertanya,apa sebaiknya alasan yang tepat untuk diperbolehkan memakai pakaian 
orang lain (dalam peristiwa inijsaya katakan bahwa kemungkinan ibrahim bin khowaas telah 
mengetahui kadar kemarahan dan kerelaan pemiliknya,bahkan kejadian itu bisa menyebabkan 
kerelaannya,meskipun hatinya tidk mengethui secara pasti,namun hal itu bisa berdasar pada 
kebiasaan,karena jika si pangeran tadi mengetahui kebaikan seorang hamba (ibrohim) yang 


memakai pakaiannya dalam waktu sebentar dengan tujuan membersihkan hati supaya tidak 
dipandang simpati oleh para mahluk niscaya ia akan merelakannya 


oa dal belang Bale AE MO OU3 Of JP 33 all Il oya Oey Ie Jet jl Ain Ah bh III er A3 
AI Ngk Ieel tsan cal, & Lead oya Enda LaILSIN Ogolita el Ja HUB ola LL le UPS al ST OY WS 
kalem SAS 3g mill ola pall jang Ilanial AAA Alb 3 338 om YU Ela (SU VI HE Y Ups Aid dlu 

Ip daa JS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 49as ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sungguh as-syafii telah menerangkan bahwa diperbolehkan mengambil 1 atau 2 cukil gigi dari 
harta orang lain,karena pada umumnya kejadian seperti ini bisa dimaafkan,sementara itu masalah 
yang sedang kita bicarakan ini lebih penting dari pada hanya sekedar mengambil cukil gigi,lagi 
pula kebanyakan manusia sangat menyukai kaum shufi atau bahkan menjadi pengikut setia dari 
kelompok mereka.kemudian aku mengamati sebagian fugoha' memberikan jawaban lain ketika 
ditanya oleh seorang fagieh tentang peristiwa diatas,sebelumnya ia mengatakan,,aku tidak akan 
menerima kecuali dengan jawaban yang sesuai dengan pendapat fugoha'maka mereka pun 
memberikan jawabanbukankah menurut dzohirnya figih diperbolehkan berobat dengan sebagian 
dari barang-barang yang diharamkan karena dlorurot seperti halnya memakai obat yang najis? 
maka fagih tersebut pun menjawab ya memang benar demikian 


(226 cl 1 Oa si PL dna Jd GS gudll 
Wallaahu A"laamu Bis Showaab. 
Link Dokument terkait : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0015-sekilas-tentang-hirarki-kewalian.html 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4819126951648771 
2147. MA'RIFAT ROSUL 


PERTANYAAN : 
Aan Farhan 


Assalamu'alaikum,adakah yang mau menjelaskan tentang ma'rifat rosul ? Seseorang pernah 
berkata di real kepada saya : orang banyak memahami tentang ma'rifatulloh tapi tidak tentang 
ma'rifaturosul. 


JAWABAN : 
2 Mumu Bsa 


AI Iyan gala oat ab Jing Sat ly dala AB ale AB Segan Kya Ana aa dn AI ny Pbb 1 yan Ol yua 
La Sd dala Say Elon Ga SELAI PIA PP pgri Unit DSA all FS Lala Ala Gali ob pl OS UH 
LI SI obb Il cs 


Diriwayatkan bahwasannya Sayidina Umar bin Khathab ra. terdengar menangis setelah wafatnya 
Rasulullah saw. dan beliau berkata:demi Ayah dan Ibuku Wahai Rasulallah, sungguh waktu itu 
sebatang pohon engkau gunakan untuk berkhutbah dihadapan manusia, dan ketika manusia 
semakin banyak, engkau membuat mimbar untuk memperdengarkan khutbamu kepada mereka, 
maka batang pohon itu menangis karena berpisah denganmu hingga engkau meletakkan 
tanganmu kepadanya maka tenanglah batang pohon itu, dan umatmu lebih utama menangis 
kepadamu ketika engkau berpisah dengan mereka. 


AI GA Aa Sy alas oya Jen ye JB slh lzelb Jam Ol oki Elia Uya Ae AB Al Jay bay sil ul 


Demi Ayah dan Ibuku Wahai Rasulallah sungguh telah sampai kelebihanmu di sisi Allah, 
bahwasannya dijadikan keta'atan kepadamu adalah keta'atan kepadaNya. Allah yang maha agung 
lagi maha mulia berfirman: "siapa yang menta'ati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentarati 
Allah". 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4949 ) 


Sist) Ole AI Uas Jl JW SAI, Dat Ol Jd Ulas pink pol Of one Wala uya ba AI ye caly sil Ul 
& 


Demi Ayah dan Ibuku Wahai Rasulallah, sungguh telah sampai kelebihanmu disisi Allah, dengan 
dikabarkannya kepadamu akan dima'afkan engkau sebelum Ia mengabarkan kepadamu dengan 
dosa. Allah berfirman:" telah dima'afkan Allah engkau, mengapa engkau izinkan mereka (tinggal?). 
oma aga Uda Sy Jong s2 JW da SY ala AT ling Of ons Wala uya dk aa Al Jay al, il ul 
AYI penlaly TP ag Lag adl 
Demi Ayah dan Ibuku Wahai Rasulallah telah sampai kelebihanmu disisi Allah, bahwasannya 
engkau diutus sebagai nabi terakhir dan disebutkannya engkau pada permulaan Nabi-Nabi. Allah 
berfirman:"dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi dan dari engkau 
(Muhammad), dari Nuh,Ibrahim,Musa, dan Isa bin Maryam..ayat 
LO O pedas LL Oma peng Syelbl MN SG Ol Ogaye JI Jd Of onuo Wslaas ya dl ai AI ya Lely sil Ul 
Va JI Lab dil Lali Ls) 
Demi Ayah dan Ibuku Wahai Rasulallah telah sampai kelebihanmu disisi Allah bahwasannya 
penduduk neraka ingin dulu mereka telah melakukan keta'atan kepadamu dan mereka sedang di 
adzab di antara lapisan-lapisan neraka, mereka berkata:"aduhai, jika saja kami ta'at kepada Allah 
dan kami ta'at kepada Rasul". 
Lain pa Oh Lou oa meh ISL JL Ata pai Lamo AI olas OL Lat esa sa US gd Al Ime lg cit uk 
Sale Al duo si 
Demi Ayah dan Ibuku wahai Rasulallah tentu saja jika Musa bin Imran diberikan oleh Allah 
kepadanya batu yang terpancar darinya air laksana sungai, maka apakah ada yang lebih 
menakjubkan dari jari-jemarimu ketika keluar darinya air, Rahmat Allah selalu tercura kepadamu. 
OP El up msl Sad Ula Hd la gas Gi S oUasi 29 ep OLagku US gd 3S ds) 5 23 ci ut 
Il ale ay 


Wale A1 oo CL Ll ya ema! al | dll slam 


Demi Ayah dan Ibuku wahai Rasulallah tentu saja jika Sulaiman bin Dawud diberikan kepadanya 
angin (untuk dikendarai) di wakt siang hari selama sebulan dan di waktu sore selama sebulan, 
maka apakah yang lebih menakjubkan dari burag ketika engkau diberangkatkan dimalam hari di 
atas burag itu kelangit ketujuh kemudian engkau solat subhu di abtha, Rahmat Allah selalu 
tercurah kepadamu. 


G3 Bt Cp Ra yaa! BESI ya Komo Tlah Hg sket dl olesi aga 1 Lema OS yA Jay katy il ul 
La gamat IU HST Y gl SN JUS dp yaa 


Demi Ayah dan Ibuku wahai Rasulallah, tentu saja jika Isa bin Maryam diberikan Allah kepadanya 
mu'jizat menghidupkan orang mati, maka apakah yang lebih menakjubkan ketika berbicara 
kepadamu seekor kambing dan kambing itu telah digoreng, maka berkata kaki kambing itu 
kepadamu " jangan engkau makan aku sesungguhnya aku beracun". 


USIA Ulas Lado yen jg 3 aU ya PI Ie Yo, JW de bo ad AI Iyo bay situ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4950 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


O padang Y AM aga AP ebi Lai Ip VI Jai OT mn ieh) DS) Elporg rada Dab ep al 


Demi Ayah dan Ibuku wahai Rasulallah, Nuh telah berdo'a kepada Allah atas kaumnya, dan 
berkata:"Wahai Tuhanku jangan Engkau biarkan seorangpun diantara orang-orang kafir itu tinggal 
di atas bumi" dan kalaulah engkau berdo'a terhadap kami seperti itu, niscaya binasalah kami 
semua. sesungguhnya telah membungkuk tulang punggungmu dan telah mengeluarkan darah 
wajahmu dan hancur sendi-sendimu, tetapi engkau enggan mengatakan kecuali kebaikan dan 
engkau mengatakan" Ya Allah ampunilah kaumku sesungguhnya mereka tidak mengeahui" 


Lag SI El ya Aa) ayas Jgby den BS Ge mad Las pai) Um AE 3 Uas ad Al Jay be al, sil uk 
Demi Ayah dan Ibuku Wahai Rasulallah, telah ikut kepadamu didalam sedikitnya usiamu dan 
pedeknya umurmu oleh apa yang tidak mengikuti Nuh didalam banyaknya usianya dan panjang 
umurnya, sungguh telah beriman kepadamu umat yang banyak dan tidaklah beriman kepada Nuh 
kecuali sedikit 
SV JIN Jp Udh ASI LIGA YI AK Jp beradler LSN NAS VI SE PA Iyo bay situ 
ds Lulah Kamp 33 Sila can jg ME Sg 2 wal Kanal tas, aji CAS Lal A9 Al WN, LL 
alay ale AI daa Elia kaul plot eataly NYI 
Demi Ayah dan Ibuku Wahai Rasulallah, jika saja engkau tidak mengambil teman duduk kecuali 
yang sepadan denganmu, tentulah tidak engkau duduk-duduk dengan kami, jika engkau tidak 
mengawini selain yang sepadan denganmu, tentulah engkau tidak mengawini wanita golongan 
kami, dan jika engkau tidak mewakilkan kecuali kepada orang yang sepadan denganmu tentulah 
engkau tidak mewakilkan kepada kami.dan Demi Allah, engkau telah duduk-duduk bersama kami, 
menikah dengan wanita golongan kami, dan mewakilkan sesuatu kepada kami, dan engkau 
menggunakan pakaian dari bulu, dan engkau menunggangi keledai, engkau ikutkan (boncengkan) 
orang dibelakangmu dan engkau meletakan makananmu di atas lantai dan engkau mengambil 
makanan itu dengan jari-jarimu karena engkau merendahkan diri.semoga Rahmat kesejahtraan 
Allah selalu tercurah kepadamu Wahai Rasulallah. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/471672209522259! 


2184. MAKSUD DUNIA ITU GELAP ( ADDUNYA 
DZULMATUN ) 


PERTANYAAN : 
Noer Ashidgie 
Assalamu'alaikum ...sebelumnye saya ucapkan terimakasih..ada pertanya2n dumateng poro 


asaatidz..apa maksud dari "addunyaa dzulumatun..dunyo iku peteng maksute pripun..sebelum dan 
sesudahnya trimakasih. wassalamu'alaikum.. 


JAWABAN : 
» Abdullah Said 
Wa'alaikumussalam.. 


By ii 3 Ralb Lia eay :JU «6 Olagku cp jinor 3 4 BULAN oa ye 4 lauk ga Belas U 4 agya Gpp AAS Gailo 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4951 | 


HAil So NI 
bowl Of 3S aa KASI ea 


Telah mengabarkan Muhammad bin idris dari abduh bin sulaiman dari Ibn Mubarok dari Jafar bin 
sulamaiman berkata : semua Jinsan) yang bertujuan mencari kesenangan dunia maka akan buta 
dan gelap hatinya.. Sedangkan negeri akhirat bagi orang/insan pilihan itu adalah cahaya bagi 
hatinya | dengan amal shaleh |. 
2 Alif Jum'an Azend 

Sbs la IS BY top 3 les or yedan KY aalb Liwl Of si aki Jha. 

2 Honbaa aj Bin aj Oladl ag) SUS pal 

Alfagir berkata : Allah menghendaki bahwa dunia itu gelap, karena sungguh dunia itu 
mendzohirkan / menjelaskan keagungan-Nya ta'aalaa, dan menghendaki akhirat itu cahaya, 
karena akhirat itu menerangi (membuka tabir) keindahan-Nya ta'aalaa.. 
LINK ASAL : 
http:/Im.facebook.com/groups/196355227053960? 
viewzpermalink&id-517669484922531&refid-48 


2187. KAROMAH AULIYA' SYAIKH HASAN ASY SYADZILI 


& Oleh : Muhamad Dzikri Majlisgahwawadukhon 


Sulthonul Auliya' Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra adalah seorang yang dianugerahi karomah 
yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah SWT. Dan 
sebagian dari karomah beliau antara lain adalah : 


1. Allah SWt menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh Asma-Asma, sehingga seandainya 
seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau (untuk menulis ilmu-ilmu beliau) mereka akan lelah 
dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis. 


2. Beliau adalah sangat terpuji akhlagnya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya dari 
sejak usia anak-anak sampai ketika umur enam tahun telah mengenyangkan orang-orang yang 
kelaparan pada penduduk Negara Tunisia dengan uang yang berasal dari alam ghoib (uang 
pemberian Allah secara langsung kepada beliau. 


3. Beliau didatangi Nabiyulloh Khidir as untuk menetapkan “wilayatul adzimah” kepada beliau 
(menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi) ketika beliau baru berusia enam tahun. 


4. Beliau bisa mengetahui batin isi hati manusia 

5. Beliau pernah berbicara dengan malaikat dihadapan murid-muridnya 

6. Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh 

7. Beliau mampu memperlihatkan/menampakkan ka'bah dari negara Mesir 


8. Beliau tidak pernah putus melihat/menjumpai Lailatul Godar semenjak usia baligh hingga 
wafatnya beliau. Sehingga beliau berkata : Apabila Awal Puasa ramadhan jatuh pada hari Ahad 
maka Lailatul @odarnya jatuh pada malam 29, Awal Puasa pada hari Senin Lailatul @odarnya 
malam 21, Awal puasa pada hari Selasa Lailatul Godarnya malam 27, Awal puasa pada hari Rabu 
Lailatul @odarnya malam 19, awal puasa pada hari Kamis Lailatul @odarnya malam 25, awal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4952 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


puasa pada hari jum'at maka Lailatul @odarnya pada malam 17, sedangkan bila awal puasa pada 
hari Sabtu maka Lailatul Godarnya jatuh pada malam 23. 


9. Barang siapa yang meninggal dan dikubur sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya 
beliau, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya 


10. Doa Beliau Mustajabah (dikabulkan oleh Allah SWT) 


11. Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah saw selama 40 
tahun (artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun) 


12. Beliau dibukakan (oleh Allah) bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk kedalam 
thorigohnya, padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku 
bagi orang yang langsung baiat kepada beliau dan juga bagi orang sesudah masa beliau sampai 
dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya (pengikut thorigohnya) diberi karunia bebas dari 
neraka. Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra sungguh telah digembirakan diberi karunia, barang 
siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat tidak akan mendapatkan celaka. 


13. Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya/pengikutnya (akan memberikan syafaat di 
akhirat) 


14. Beliau berdo'a kepada Allah SWT, agar menjadikan tiap-tiap wali @utub sesudah beliau 
sampai akhir zaman diambil dari golongan thorigohnya. Dan Allah telah mengabulkan Do'a beliau 
tersebut. Maka dari itu wali @utub sesudah masa beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan 
pengikut beliau. 


15. Syaikh Abul Abbas Al Mursi ra berkata : “Apabila Allah SWT menurunkan bala/bencana yang 
bersifat umum maka pengikut thorigoh syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut sebab 
karomah syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra”. 


16. Syaikh Syamsudin Al-Hanafi ra mengatakan bahwa pengikut thorigoh syadziliyah dikaruniai 
kemulyaan tiga macam yang tidak diberikan pada golongan thorigoh yang lainnya : 
a. Pengikut thorigoh Syadziliyah telah dipilih di lauhil mahfudz 
b. Pengikut thgorigoh Syadziliyah apabila jadzab / majdub akan cepat kembali seperti sedia 
kala. 
c. Seluruh Wali @utub yang diangkat sesudah masa syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra akan 
diambil dari golongan ahli thorigoh Sadziliyah. 


17. Apabila beliau mengasuh/mengajar murid-muridnya sebentar saja, sudah akan terbuka hijab. 


18. Rasulullah saw memberikan izin bagi orang yang berdo'a Kepada Allah SWT dengan 
bertawasul kepada Syaikh Abul Hasan Asy Syadzlli. 


Sumber : “Tanwirul Ma'ali managibi Ali bin Abil Hasan Asy Syadzili karya Syaikh Muhammad 
Nahrowi (mbah Dalhar) bin Abdurrahman, Watu Congol, Muntilan — Magelang. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/522822454407234/ 

2372. DEFINISI IKHLAS 


PERTANYAAN : 

Much Arey Fien 

Asalamu alaikum... aku mau tanya, yang dimanakan iklas itu gimana, dan ciri-cirinya seperti apa ? 
mohon penjelasannya ! 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4953 ) 


JAWABAN : 
2 Timur Lenk 
Pendapat para Ulama mengenai definisi ikhlashAdzkar nawawi 


Dp AN Ja Jaa Galah Kal JAN Ja BH LL AA An Gay CAS 1 Jai! Uje al Ja And 2 Lay 
Lagu S1 Lita ol PI, 


Meninggalkan amal karena manusia itu riya' , beramal karena manusia itu syirik sedangkan Ikhlas 
adalah selamatnya dirimu dari keduanya oleh Allah ta'ala. 


2 - 0-83 :) N 2 
AN Adi DO Ja ay IA IS TPP RN AI ya Bold 2 Ma oli SL sLYI JB, 
JI day Dino ian ey Ala GA Lead JP all alas Ol 04 Yg Alas yan oya pl Jia (le Yadi ebi: 
Gb 9 AU 3 and Ulat Gerai Ol AYI 


Hudzaifah al-Marasyi rahimahu Allah berkata : Ikhlash adalah samanya kedudukan perbuatan 
hamba di dalam dhohir dan batin 

In YP AYI ye Layny 

Sat AI IP AS denlas dna Ol yag Can Ae 3 Ila53 iloama GEI ANAI GAEYI SJ AI en) ai li 

AI D3 yo BMA oya ge GIE oya da Sg GA lie BAL Kol jl edot pan ya Lb Oya 

dls. 


Dan kami meriwayatkan dari al-Ustadz Abu al-@osim al-Ausyairiy rahiahu Allah ia berkata: Ikhlash 
adalah menjadikan Allah yang Hagg sebagai satu-satunya tujuan taat kepadaNya , yaitu keinginan 
hamba dengan mentaatiNya kepada tagorrub/mendekatkan diri kepada Allah ta'ala tanpa 
tercampur keinginan'/tujuan yang lain seperti berbuat untuk makhluk atau ingin di puji orang lain , 
atau karena suka di puji makhluk atau tujuan-tujuan yang selain mendekatkan diri kepada Allah 
ta'ala... 


D3 Ot Hlm pb IA ld CANAYI di 3 AI as 21 Any (oi DI 00 oya Jt SA gal Jl Udh 

bs Y3 Sya M3 aa Ana 9 dk 3 Aa IS 9 0 pw dag IS . 

As-Sayyid al-Jalil Abu Muhammad Sahl bin "Abdullah at-Tustariy rahimahu Allah berkata : Orang - 

orang cerdas melakukan nadzor/berfikir dalam menafsiri ikhlash maka mereka tidak menemukan 

kecuali tafsir ini "Ikhlash adalah adanya gerakan dan diam, baik di saat sendirian atau di tempat 
keramaian hanya karena Allah ta'ala, tanpa tercampuri nafsu, keinginan dan dosa. 


ai Angan ye AA Haa) ak Rn ye Aa SAY 2 AI Aan) BBM le al Sl je Laga 

IS 9 data oby NY Galau 

Kami riwayatkan dari al-Ustadz Abu "Ali ad-Daggog rahimahu Allah ia berkata : Ikhlash adalah 

Menjaga dari lirikan makhluk , sedangkan ash-shidgu adalah bersih dari taat kepada nafsu , maka 
orang yang ikhlas tidak riya' sedangkan orang yang sidgu tidak kagum pada diri sendiri 


IMEI 3 JW Rai) Oli) (Ala ja PI) Ta gta ANA SL ga SN 2JL AI Aa) nahi Op G3 say 
BA Ja Dp play. 
Dzun Nun al-Mishri rahimahu Allah berkata : Tiga diantara tanda-tanda ikhlas adalah samanya 


antara di puji dan di cela dari orang-orang 'awam , lupa melihat amal itu termasuk amal , 
terpenuhinya pahala amalnya di akherat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4954 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Reiko) adl Slgaaah Selagi Ji JL II dx) Coat ye Lago3 
Kami meriwayatkan dari Imam al-@usyairiy rahimahu Allah ia berkata : Minimal sidgu/jujur adalah 
samanya antara sendirian dan ditempat ramai 


Ong j kaki Gyald Ae Belu! Rosi) ab Y MG Jam yoy 
Dari Sahl at-Tustari : Tidak akan mencium bau kejujuran/sidgu seorang hamba yang menipu 
dirinya dan orang lain 


S3 ok BUS ad) pl Lady ed saman ab aa 3 Alay. 


2 Sunde Pati 
Ciri-ciri ihlas : 
277 yel sp WNA Ob aa SAE oya aU SC La sir) Alas ang Jali Ola padly TAM Gigit yA! OLI 


Tanda-tanda ikhlas yaitu keseimbangan puji dan cela.melupakan amal setelah melakukan amal 
yang dikerjakannya,menyembunyikan sesuatu ketaatan yang mungkin untuk disembunyikan. 


HAKIKAT IKHLAS | Oleh: KH. Dr. A. Mustofa Bisri J. 

Kami, aku dan kakakku Kiai Cholil Bisri, mendengar dari guru kami Syeikh Yasin Al-Fadani dan 
ayah kami Kiai Bisri Mustofa --rahimahumuLlah, masing-2 berkata: Aku bertanya kepada Sayyid 
Guru Umar Hamdan tentang hakikat IKHLAS, dan beliau pun berkata: Aku pernah bertanya 
kepada guruku Syeikh Sayyid Muhammad Ali Al-Witri tentang hal itu dan beliau berkata, Aku 
pernah bertanya tentang hal itu kepada guruku Syeikh Abdul Ghani Al-Mujaddidi, beliau berkata: 
Aku pernah bertanya kepada guruku Syeikh Muhammad Abid As-Sindi Al-Anshari, beliau berkata: 
Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Syeikh Shiddig bin Ali Al-Mizjaji,beliau berkata: Aku 
pernah bertanya tentang hal itu kepada ayahku, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal 
itu kepada Syeikh Hasan Al-Ujaimi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh Ahmad al-Gasysyasyi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Syeikh 
Ahmad Syanaawi, beliau berkat: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada ayahku Syeikh Ali 
Asy-Syanaawi, dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Syeikh Abdul 
Wahhab Asy-Sya'rani dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Al-Haafizh 
Jalaluddin As-Suyuthi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada A'isyah binti 
Jaarullah bin Shaleh Ath-Thabari, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Shiddig dan beliau berkata: Aku bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Abul Abbas Al-Hajjar dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Jakfar Ibn Ali AL-Hamdani, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Abul Gasim bin Basykual, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Gadhi Abu Bakar bin aL-'Arabi, beliau berkata: Aku pernah menanyakan hal itu 
kepada Syeikh Ismail bin Muhammad Al-Fadhal Al-Ashbihani, beliau berkata: Aku pernah 
menanyakan halitu kepada Syeikh Abu Bakar bin Ahmad bin Ali bin Khalaf dan beliau berkata: 
Aku pernah menanyakan hal itu kepada Syeikh Abdurrahman Al-Baihagi dan beliau berkata: Aku 
pernah menanyakan hal itu kepada Syeikh Ali bin Sa'id Ats-Tsaghrai dan Syeikh Ahmad bin 
Muhammad bin Zakaria dan beliau berdua berkata: Kami pernah menanyakan hal itu kepada 
Syeikh Ali bin Ibrahim Asy-Syagigi dan beliau berkata: Aku pernaha menanyakan hal itu kepada 
Syeikh Abu Ya'gub Asy-Syaruthi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh AHmad bin Ghassan dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh Ahmad bin 'Atha' Al-Hujaimi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4955 | 


Syeikh Abdul Wahid bin Zaid dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Imam Hasan Al-Bashari, beliau menjawab, Aku pernah bertanya kepada shahabat Hudzaifah r.a, 
beliau menjawab: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ikhlas itu apa, beliau menjawab: 
Aku pernah menanyakan tentang ikhlas itu kepada malaikat Jibril a.s dan beliau menjawab: Aku 
pernah bertanya tentang hal itu kepada Allah Rabbul 'Izzaah, dan IA menjawab: "IKHLAS ialah 
RAHASIA di antara rahasia-rahasia-KU yang KU-titipkan di hati hamba-KU yang AKu 
cintai." 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikumussalam. Apa itu ikhlas ?? Maka jawabannya adalah MELAKUKAN PERBUATAN 

HANYA KARENA ALLAH SAJA. Dan ikhlas ini ada tiga tingkatan : 

1. Pertama, ikhlas tingkat tinggi, ialah melakukan perbuatan hanya karena Allah sebagai bentuk 
dari mengikuti perintahNya dan memberikan hak sesembahanNya. 

2. Kedua, ikhlas tingkat tengah, ialah melakukan perbuatan demi untuk meraih pahala akhirat, 
seperti mengharap surga dan takut akan neraka Allah. 

3. Ketiga, ikhlas tingkat bawah, ialah melakukan perbuatan untuk meraih kemuliaan di dunia dan 
agar selamat dari pancabaya dunia.Dan selain daripada itu namanya riya . 

Sedangkan mengenai ciri-ciri ikhlas, seperti yang dituturkan oleh Imam Ghazali, adalah (keadaan) 

ide atau pikiran yang gemar dan senang untuk melakukan perbuatan dalam keadaan sepi 

sebagaimana kegemaran yang ada dalam keadaan ramai dan hadirnya orang lain tidak menjadi 


sebab timbulnya ide atau pikiran tersebut. 
Hee Gal Al ji dia Jl 3 02m ALI Jet! yA (273 LS GANSYI9 NOV - 101 Tatikal 51 go» dala 4 KAI - GaUS Zilel 
3 Waled aUud, ga JALAN lk AG head IA gama MEELY Yu 0 gila an La yA, 9 gaul se AG hey mad Bel WA, gate 
AG KE DIS Ja dis Waris gila Dkah sory laigl, gal cal SI pole ghy Sl gi fa ylao, Hang J0 Wang sma Wa gk - A4 dala 
YaSule: lala sal ls y 5 pd 3 Jaea Lagu N Isa 5 AI Tak Xxs MSI, 3 Wal: ge NA NANGA ls Saw USU 4 ala Ka JI Ai 
Sal asa 3, IL No Saya) Uaa 83 Mba 3 (6323) Man Sal Y Sg ama) Khgtod sal 3, JA Akal Tn ba sa ag) 
sela Kak gaslk as aah 383 ag SY (a53 IYA Gua AA ya IkUs ang Las, AI II pole PKI IL yel isa Cika ks Tap AI 
AN Wala Lu gala & Lula IVaLele An Ika j5 Munele, Aa INI, NANGA (Ate Su sialan aga yk Say Na 3 ya Sl sa 
kaga! | yg At IRI) lia Jala h Way, KU Wala Aa ole Wal jali,» jala si lenaliSa Na ay Mia Y ad N A aya Ja, gay ILast 361: 
Ja go Mainnya | las mamalia Uparse Sial 5 ciga SJ SIA Jalals, yA IA YAN Ga glliml3 any Y sila gawai Lagy sal Kenalan, 

-al sai AMA ka ls 3 lnaay. La, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/584825631540249/ 


F0061. Tingkatan Dalam Ibadah 


Oleh Masaji Antoro 


Tingkatan dalam PUASA : 

1. Puasa orang biasa, adalah menahan diri dari makan, minum dan hubungan biologis antara 
suami istri dalam jangka waktu tertentu. 

2. Puasa orang khususnya orang biasa, maksudnya adalah menahan diri dari hal yang diatas 
dengan disertai mencegah ucapan dan perbuatan dari hal-hal yang diharamkan 

3. Puasa orang khusus, adalah menahan diri dari melakukan segala sesuatu selain dzikir dan 
beribadah pada Allah Ta'aalaa. 

4. Puasa orang khususnya orang khusus, adalah menjaga diri dari selain Allah, tidak ada buka 
puasa baginya sampai datangnya hari kiamat, dan ini adalah magam derajat yang tinggi. ( Fath 
al-Baari IV/109). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4956 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tingkatan dalam SHALAT : 

1. Shalat orang biasa, adalah shalat kebanyakan orang pada umumnya dengan menjalankan 
perbuatan yang diawali takbiiratul ihram, diakhiri salam dengan disertai niat. 

2. Shalat orang khusus, adalah dengan meniadakan segala kehinaan yang terlintas dalam pikiran, 
keinginan-keinginan duniawi dalam shalatnya namun demikian diperkenankan baginya 
terlintasnya harapan-harapan yang bersifat ukhrawi seperti keinginan masuk dalam surga, 
aman dari siksa neraka. 

3. Shalat orang yang sangat khusus, adalah dengan khudurnya hati dan berpaling jauh-jauh dari 
segala hal selain Allah. (Tafsiir Ruuh al-ma'aany XXIII/113) 


Tingkatan dalam IKHLAS : 

1. Ikhlas orang biasa, dengan menepis keberadaan orang lain dalam tujuan ibadahnya disertai 
dengan tercapainya bagian dirinya baik berupa kebahagian dunia ataupun akhirat seperti 
berpengharapan diberikannya kesehatan, harta, rizki lapang, kemegahan serta bidadari- 
bidadari surga. 

2. Ikhlas orang khusus, disertai dengan tercapainya bagian dirinya baik berupa kebahagian dalam 
kehidupan akhirat bukan kebahagiaan dunia. 

3. Ikhlas orang yang sangat khusus, bila mampu menepis semua bagian dalam dirinya secara 
keseluruhan, ibadahnya semata-mata bentuk pengabdian, menyadari keberadaanya sebagai 
hamba yang mesti menjalani titah Tuhannya dengan suka cita dan selalu diliputi kerinduan 
yang mendalam pada Sang Kekasih. (ligaazh al-Himam Syarh Matan alHikam 1/18). 


Tingkatan dalam TAUBAT : 

1. Taubat orang biasa, dengan menyesali dosa yang telah terbuat, berkeinginan kuat untuk tidak 
mengulangi kembali, mengembalikan hak-hak orang lain bila memungkinkan dan berniat 
mengembalikannya bila tidak memungkinkan. 

2. Taubat orang khusus, dengan berhenti dari hal-hal yang dimakruhkan Allah, berhenti dari 
kejelekan yang terlintas dalam pikiran, berhenti dari kelesuan dalam menjalani ibadah dan 
berhenti dari menjalani ibadah yang tidak sempurna. 

3. Taubat orang yang sangat khusus, bukan karena kesalahan atau kekurangan yang telah 
terjalankan tapi karena kesalahan dan kekurangan yang selalu terasakan, dengan taubat ini 
kian tinggilah magam dan derajatnya disisi Allah Ta'aalaa. (Tafsir al-Aluusi 11/10). 


$ OA KS Djaja Last laa ab M3 Tin, 
cra JO denah ag JS Ka yana yan BAY GP ngig KJA iB oya PA nia MA ya aa yi 
Aga ye aga HI Ge Ai Alia IS GB UNAIy d3 Olly dinmonl ONE pia (S3 JS) Akal plan gol JI 
“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 
beruntung”. (AS. 24:31) 


Senada dengan keterangan dalam tafsir al-Aluusi, kata "TAUBAT" dalam ayat diatas menurut 
Syekh “Abdur Ro'uf al-Munaawy memiliki beberapa tingkatan. 


Tingkatan dalam TAUBAT : 

1. Taubat orang biasa dari dosa dan kesalahan 

2. Taubat orang khusus dari hati saat dalam kelalaian 

3. Taubat orang yang sangat khusus dari segala selain Sang Kekasih Tuhan Pencipta Alam 


Yang disebut DOSA tergantung kedudukan seorang hamba, dalam setiap kedudukan selalu 
diajarkan menjalani pertaubatan karena taubat berarti AIYAAMAN BIHA@GAIL "UBUUDIYYAH WA 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4957 ) 


PYZHOOMAN LI MANSHIBIR RUBUUBIYYAH menjalani kewajiban seorang hamba dan 
mengagungkan bagian dari sifat ketuhanan. | Faidh al@adiir 111/362 . 


Apakah semua orang yang berusaha mampu naik sampai tingkat khowas / khosul khowas ? 
Padahal tidak tahu apakah dia termasuk orang" yang dikehendaki / dipilih-Nya ??? Insya Allah 
bisa... Karena secara syar'i semuanya bisa didapat adakalanya dengan KASAB (usaha) dan 
GHOIRU KASAB... 


EU AU 3 ye Haikal) OLYU Gb ag ala pala aU 3 el ad Halisa Ai ylite RelisaYI Of S3, 
JW md! akn Rast yi Tale AI 3 ye ag Ralital GI Il Ud OLI ye KEJU BU Gg Wall 
std sudh Kan) 33 


Tingkatan dalam ISTIGAMAH : 

1. Istigamah orang biasa secara lahir dengan selalu menjalani perintah dan menjauhi yang 
tercegah, secara bathin dengan senantiasa menjaga iman. 

2. Istijamah orang khusus secara lahir dengan menjauhi glamournya kehidupan dunia, secara 
bathin dengan menjaga diri dari keinginan kehidupan surga dan senantiasa membangkitkan 
kerinduan pada Sang Maha Cinta. 

3. Istiyamah orang yang sangat khusus secara lahir dengan senantiasa menjaga kesetian dengan 
menyerahkan dirinya dan hartanya, secara bathin dengan selalu berada dalam fana dan baga'. 
| Tafsir al-Aluusi XVI11/446 |. 


3S Sy by yel Mel tail yh elly « ale Plal S Uas tata Im f & #lL AR ye , 


Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus (AS. 2:256) 


Tingkatan THAAGHUT (berhala) : 

1. Berhala orang biasa segala sesembahan selain Allah 

2. Berhala orang khusus hawa nafsunya 

3. Berhala orang yang sangat khusus segala sesuatu selain Allah. | Tafsiir an-Naisabuur 1/121 |. 


la GEA Gelg3 S3) Kah AAN S3) Ola pls S3 


Tingkatan dalam DZIKIR : 

1. Dzikir orang biasa dengan lisan 

2. Dzikir orang khusus dengan hati 

3. Dzikir orang yang sangat khusus dengan fana (sirna) mereka bersama Allah. | Faidh al@adiir 
11/392 |. 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
F0112. TENTANG ZUHUD 
Oleh Mbah Jenggot 
PN AIA em 
AI YA Y Ol ag3t LI pas arang Iypuneb ehl3 Om HS) Lilit) Yyb games! Hilak sole Spin ab GA mad 
Dalaad Dlare gabanll AelidIL jlo SAI Ad yg y Oa TAS OT Adly gaag Yg Ililan (SU Asa Sold Idi Y ol 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4958 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SLAMI pg Il Ora a2 Uradla Lay 3D dala Ank Al. 


Oya! JB AB AI Git Combi Ko jail sela tam Ul, 


Perawi hadis Ibnu Majah mengisahkan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang jika aku lakukan, maka 
aku akan dicintai oleh Allah dan juga oleh manusia." Rasulullah menjawab, "Berlaku zuhud-lah 
kamu terhadap kenikmatan dunia niscaya kamu akan dicintai Allah, dan berlaku zuhud-lah kamu 
di tengah manusia niscaya kamu akan dicintai oleh mereka." 


Hadis di atas mengisyaratkan suatu perilaku yang dapat mengantarkan seseorang meraih cinta 
Allah SWT dan manusia. Perilaku itu adalah zuhud. Secara etimologi, zuhud adalah menjauhkan 
diri dari sesuatu karena menganggap hina dan tidak bernilai. Bagi para sufi, zuhud adalah 
meninggalkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidup walaupun sudah jelas kehalalannya. 


Berlaku zuhud tidak berarti berdiam diri dan tidak melakukan usaha apa pun untuk mendapatkan 
rezeki yang halal. Zuhud bukan sikap malas. Seorang zahid (orang yang zuhud) sama sekali tidak 
identik dengan orang fakir yang tidak mempunyai harta apa pun. Seorang zahid adalah orang 
yang mendapatkan kenikmatan dunia tetapi tidak memalingkan dirinya dari ibadah kepada Allah. 
Ia tidak diperbudak dunia dengan segala kenikmatannya, dan mampu menahan diri untuk tetap 
berada di jalan yang diridhai Allah. 


Zuhud adalah perbuatan hati (af'al al-gulub). Seorang zahid, dalam hatinya tumbuh keyakinan 
bahwa apa yang ada dalam genggaman Allah lebih bernilai daripada yang ada dalam genggaman 
manusia. Ia yakin Allah adalah al-razzag, penjamin rezeki semua makhluk. Imam Husain bin Ali 
berkata, "Salah satu ciri lemahnya iman seseorang adalah menganggap bahwa yang ada pada 
manusia lebih bernilai daripada yang ada pada Allah." 


Perilaku zuhud juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Zuhud dalam 
bermasyarakat adalah dengan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan sosial yang dapat 
merusak keharmonisan hidup bermasyarakat seperti menggunjing, mengadu domba, berjudi, dan 
mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan barang terlarang lainnya. 


Dalam bermasyarakat, seorang zahid mampu menahan diri untuk tidak mengambil hak milik orang 
lain dengan cara yang dilarang oleh agama. Allah SWT berfirman: 


Dybala (IL Gal Jlpat Uya Vin IS AI II Lea PA, JETU KU SPA AE V, 
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan 
yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat 


memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu 
mengetahui." (AS. Al Bagoroh: 188). 


Seorang zahid tidak akan dengki terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Ia sadar, 
perbedaan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah ujian bagi ketaatannya kepada 
Allah. Rasulullah SAW memerintahkan setiap Muslim untuk menjauhi sifat dengki karena dapat 
menghapus semua pahala kebaikan seperti api melalap kayu bakar. (HR Abu Daud). 


Setiap Muslim hendaknya mampu menanamkan zuhud dalam hidupnya agar mampu menyikapi 
kenikmatan dunia searif mungkin dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama 
manusia. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4959 | 


4091. APAKAH KITA WAJIB ZUHUD ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum, Mau tanya : 1. Apa yang dimaksud dengan Zuhud..? 2. Sebagai seorang 
muslim, Apakah kita wajib zuhud..? Terimakasih banyak. (Amar Ma'ruf Nahi Munkar II). 


JAWABAN : 


Wa alaikum salam. Banyak sekali orang yang salah faham mengartika zuhud menurut mereka 
zuhud diidentikkan dengan keadaan bersahaya yang dilebih-lebihkan (kemiskinan) padahal zuhud 
adalah kondisi yang berkaitan dengan bathin seseorang yang telah berhasil melepaskan dari 
keterikatan nilai-nilai duniawi meskipun ia dalam keadaan kaya raya. 


Al-bakri mengambil contoh seperti halnya Nabi Sulaiman AS, beliau ini adalah orang yang paling 
kaya dan palingdermawan,menurut Al-bakrikedermawaan Nabi Sulaiman ini tak lebih karena 
kondisi bathinnya sudah bisa terbebaskan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Setiap Muslim 
hendaknya mampu menanamkan zuhud dalam hidupnya agar mampu menyikapi kenikmatan 
dunia searif mungkin dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. 
Keterangan selengkapnya baca kitab kifayatul atgiya' hal 21 tentang zuhud. 


MAKNA ZUHUD (Dinukil dari kitab Risalatul @usyairiyah) 

Menurut Sufyan Ats-Tsauri, yang dimaksud zuhud adalah memperkecil cita-cita bukan memakan 
sesuatu yang keras dan bukan pula memakai pakaian mantel yang kusut. Menurut As-Sirri, Allah 
Taala menghilangkan kenikmatan dunia, melarangnya dan mengeluarkannya dari para 
kekasihnya. Allah Ta'ala tidak rela jika mereka menikmati dunia. 


Menurut yang lain, kata-kata zuhud dikutip adri firman Allah Ta'ala yang berbunya, “iakilaa ta-suu 
'alaa maa faataakum walaa tafrachuu bimaa aataakum” yang artinya, “(kami jelaskann yang 
demikian itu agar mereka tidak berdukaa terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak terlalu 
gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu”. 


Orang yang zuhud tidak akan bangga dengan kenikmatan dunia, dan tidak akan mengeluh 
dengan kehilangan dunia. Sedangkan menurut pendapat Abu Utsman, yang dimaksud zuhud 
adalah meninggalkan kenikmatan dunia dan tidak mempedulikan orang yang dapat 
menikmatinya.Ustadz Abu Ali Ad-Dagag berkata, “Zuhud merupakan sikap anti kemewahan dunia, 
tidak berkeinginan membangun pondok / ribath, dan masjid”.Menurut Yahya bin Muazd, zuhud 
membawa implikasi mendermakan harta benda, sedangkan cinta membawa implikasi 
mendermakan diri sendiri. 


Menurut Ibnu Jala', yang dimaksud zuhud adalah memandang dunia hanya pergeseran bentuk 
yang tidak mempunyai arti dalam pandangan. Oleh karenanya ia akan mudah sirna.Ibnu Khafif 
berpendapat, tanda-tanda zuhud adalah merasa senang meninggalkan harta benda, sedangkan 
yang dimaksud zuhud adalah hati merasa terhibur meninggalkan berbagai bentuk kehidupan dan 
menghindarkan diri dari harta benda. Sedangkan menurut pendapat yang lain yang dimaksud 
zuhud adalah jiwa merasa tenang meninggalkan kehidupan dunia tanpa keterpaksaan. 


Nashr Abadzi berkata, “Yang dimaksudn orang zuhud adalah orang yang terisolir dalam kehidupan 
dunia. Sedangkan yang dimaksud orang marrifat adalah orang yang terisolir dalam kehidupan 
akhirat. “ Menurut satu pendapat barang siapa yang zuhudnya benar, maka dia akan menjadi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 4960 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang yang rendah hati di dunia ini. Oleh karean itu dapat dikatakan, seandainya songkok yang 
jatuh dari langit, maka ia tidak akan jatuh kecuali di atas orang yang menginginkannya. 


Menurut Al-Junaid, zuhud adalah hati yang terhindar dari hal-hal yang negative.Ulama salaf 
berbeda pendapat tentang arti zuhud. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hambal, Isa bin 
Yunus, dan ulama yang lain, arti zuhud adalah memperkecil cita-cita. Dalam pengertian ini 
terkandung beberpa indikasi zuhud, beberapa sebab yang muncul , dan beberapa arti yang telah 
ditetapkan.menurut Abdullah ibn Mubarak, zuhud adalah percaya kepada Allah SWT disertai sikap 
cinta terehadap kefakiran.Syagig Al-Balkhi dan Yusuf bin Asbath sependapat dengan pandangan 
tersebut yang juga mengandung beberapa indikasi zuhud. Oleh karena itu seorang hamba tidak 
mampu mengerjakan zuhud kecuali ia percaya kepada Allah SWT. 


Menurut Abdul Wahid bin Zaid arti zuhud adalah meninggalkan dinar dan dirham. Sedangkan 
menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, arti zuhud adalah meninggalkan aktifitas yang mengakibatkan 
jauh dari Allah SWT.Al-Junaid ditanya tentang zuhud oleh Riwaim, beliau menjawab, 
“Memperkecil kehidupan dunia dan menghilangkan berbagai pengaruh yang ada di dalam hati “. 
Menurut as-Sary, kehidupan yang zuhud tidak akan menjadi baik jika yang bersangkutan masih 
menyibukkan diri. Demikian juga orang yang marrifat. 


Al-Junaid juga pernah ditanya tentang zuhud maka beliau menjawab, “Melepaskan tangan dari 
harta benda dan melepaskan hati dari kesenangan hawa nafsu”. Asy-Syibli pernah ditanya tentang 
zuhud, beliau menjawab, “Meninggalkan segala bentuk kehidupan dunia untuk beribadah kepada 
Allah”.Menurut Yahya bin Mu'adz, orang tidak akan sampai kepada hakikat zuhud kecuali dengan 
tiga hal. Pertama, perbuatan tanpa ketergantungan. Kedua ucapan tanpa keinginan hawa nafsu. 
Ketiga, kemuliaan tanpa kekuasaan. Menurut Abu Hafs, zuhud tidak akan terealisir kecuali dalam 
hal yang halal. Demikian juga haln yang halal tidak akan terealisir kecuali dengan zuhud. 


Abu Utsman berpendapat, Allah SWT akan memeberikan sesuatu kepada orang zuhud melebihi 
apa yang dikehendaki, memberikan kepada orang yang cinta Allah SWT selain apa yang ia 
kehendaki, dan memberikan kepada orang yang konsisten beribadah sesuai dengan apa yang ia 
kehendaki.Menurut Yayha bin Mu'adz, oranag yang zuhud akan membuat cuka dan biji sawi 
sebagai obat, sedangkan orang yang ma'rifat akan membuat minyak misik dan ambar sebagai 
parfum.Sedangkan menurut Hasan AL-Bashri, arti zuhud adalah benci terhadap orang 
yangmenyukai harta kekayaan dan apa-apa yang dimilikinya. Sebagian ulama ditanya, “apakah 
zuhud itu? “Meninggalkan sesuatu yang dimiliki orang lain”. 

- kitab risalatul gusyairiyah (1/240-242) : 


Na iJafi mal UAS Jl 15 Ul Gaal maw. all Jl ig 42 Gl SK aj oin0 8 Isaig 


gal ji Sania Cow "aki disow3: Jual ag Yg Bala Kl se Je no Wall sd s0-Jl uk 
lal 5 bus! cal AI Ul Jai Sol Ceraw "Jaig MUSI Oam :Jgis alat yj yee Usaw ia 
albig Alba A33 up sj #Jo-kel led n AI ON oolag Jai gl yo les ly Ulil 12 lalang! 
bgito ole Kuy Ng Liall 0 395301 Zi N (23 sand SBI lay 19535 Yg 4GB Dale Igub DLS) 
ol ball Jati SENI ola UI Ss Casa. bis yu dl X5 ul li Ul dll tulsis gl JG9.Lgio 
Gadlg lay sud 3g 3d JI-5la0 y) 9337 JBg-lamwo y0cl gl Usb) ul Jati N 3d LS Wall Ji 
dble Span dls 93 sena Jlg Il came all dl sllg Sd JI PNJ oil JE3 ca9 Jb ebul Sgu 
Gbu gl sd WAY JEg-elal s& Ros 6d ALI 2929 ma Jl Ae "is Ul Jes. pie LL, 
SG Ul kal Cow AKI No lal GE yakill 955 2d Jl J3 JONI yo SM LAt9 Uk YA 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4961 | 


Bln as UG usil ai Uk sll see Na al sa 
Y yo valy ade NI cg lal lowull 0 Build Caloius gl JeB Iaelo-doel, Wall al 0x85 63 JS 

ml el up ale Sesal pull laila gol JB3-xdl dio Sl las Ulil gs sd Jl adl B3. by2 
ta JG yo 9 lal ll dg gal» Ran de, di 96 al. OK) Bg ya Jasa 
Janu og S3 1539 doNl x03 3 lai kuali 99 ad Jl :Ad 489 Uaigi Yi uuS9 Jais y3 SASI3 Us 

dal 39 sp Jl Ohball uj al g JB3 J dn gall puleallg AE dicldl UlwNg Sa Jl Olhlol yo dil ade 
San Y SB sa jl Sel oa LAI 33 doll 3 Ciaagag sll Jatus JB ag sial 5 R9 oli all 
Ulas gal JBs-ad lg olaall J5 Sp Il 1373 up sala LE JB9nolbes aUL dah NI sd Jl ale sll 

saw 1Jsiy ME vj 385 Cetaw 1Jgt Kill up 2038 Low. olki Olly Jasy lo Jy SBI seolah 

Jea, lal yo boobil g209 Lis lesi JB sd Jl 4S 295 Ulu 8 Mill Curaw 1Jai) ebi 5) adl Yi 
OS sand Jisg.dukis Jeisal ISI Sole Uus Gabu Ng Audi UE Jail ISI Sd Jl jaue Gaby N SW 
JB cdled AI Sis la 2d Ul JB Md ll GE Kal Jiang. dl yo Ulilg elo yo adl dls :J Sa jl 
sen Bao Dh ado ie ar Uas 219 ad us mis al Gio sa gl leo YK) 
Obi all Ul tolsis gol Jgn NG kuali 93 Jis X9 JAS 48 NI 03 N MJ Hy gil JG3-dw, 
ee 
LAS ul kuali 9d sd Jl 15 mol ya JG3 il dll nty Holelg Jo SIl9 JJ sllu SB Jl 
3 0 ae led 3 dl JB Sad ad sd JI 6 "nasa J5. ld 5 Losug Laldl. 


Kebanyakan ulama' salaf membagi zuhud kedalam tiga bagian zuhud yang wajib, yaitu : 
1. menjaga diri dari syirik akbar 
2. menjaga diri dari syirik asghor 
3. menjaga diri dari semua kemaksiatan. 


- kitab Al Majalisus Saniyyah halaman 95. 


dat Sl Ul D9 20uSYI Ai 4SNI Sat lil 389 yA D3 plus SL ll Sd jl Cikal yo HS pusd 339 
swolaall gun elisl Ad sole dll 4 Na3 gl Yg3 Jasll «0 


Kebanyakan ulama' salaf telah membagi zuhud kedalam 3 bagian zuhud yang wajib, yaitu 
menjaga diri dari syirik akbar kemudian syirik asghor yaitu beramal baik ucapan maupun tindakan 
dengan mengharapkan sesuatu selain Allah ta'ala, kemudian menjaga diri dari semua 
kemaksiyatan. 


Apa-apa yang tidak bermanfaat ada kalanya haram, syubhat, makruh dan hal mubah yang 
berlebihan. Jadi hukumnya mengikuti pada apa yang ditinggalkan tersebut, misalnya jika yang 
akan ditinggalkan adalah apa-apa yang tidak bermanfaat dari perkara yang haram maka 
hukumnya wajib meninggalkannya. 

- kitab jami'ul ulum wal hikam (1/289) : 


Goals Aka alis lead al Jo lt Cabai asa Sesali Ja AS Is 
Sagala al akad Gara oi Y lo des AI as Ily lu 53. 
RE (AG Sha » ba das bala ad Ka J8. al alay N gull Olshall Jgss33 « 
ol yA UB Kol KS UB Lalu US lw dil usul 989 


- kitab kifayatul atgiya' sayyid bakri halaman 21 : 


Hd Li Koleg Aula plak AI gw Ul Ubi NG Jlall 383 3D mlg Je Ul Be 388 4D 9 Jl 
ba danbo YI SSI SE salosg anal All Keb-ais SI casal Jan su asli 133 Isi sa Olla 
Dl das 9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4962 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Zuhud adalah ketiadaan hubungan hati dengan harta, bukan ketiadaan harta.jadi janganlah 
engkau menyangka bahwa Nabiyulloh Sulaiman alaihi wa ala nabiyyinas sholatu was salaam 
bukanlah seorang yang zuhud, bahkan beliau adalah orang paling zuhud karena beliau memakan 
roti gandum yang kasar dan memberi makan orang lain dengan makanan yang lezat, ini adalah 
zuhud yang paling agung. Wallohu a'lam. (ALF). 


MUJAWWIB : Moh Ilhamudin, Bang Oni, Mas Hamzah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/938591189497023/ 
www.fb.com/notes/941878032501672 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0112-zuhud.html?m-1 


2450. MAKSUD MEMATIKAN NAFSU 


PERTANYAAN : 
2 Nora Santi 


Saya terbaca sebuah kalimat : matikan nafsumu sebelum nafsu mematikan hatimu. Lalu 
bagaimana cara mematikan nafsu sedangkan kita masih hidup ?Selama hayat dikandung badan 
bukankah nafsu itu selalu ada ? 


JAWABAN : 
2 Restu Anbiya 


Bicara maslah nafsu, nafsu tercipta dari NURMUHAMAD yang berwarna kuning dalam bentuk 
LINAFSI (NAFAS) dalam wujud manusia terbentuk NAFSU, setiap manusia yang hidup pasti 
mempunyai Nafsi (nafas) wujud hakikat nya adalah nafsu, nafsu dalam dari manusia ada 7 macam 
nafsu (lihat dokumen 2027) : 

. nafsu AMAROH 

. nafsu LAWWAMAH 

. nafsu MULHAMAH 

. nafsu MUTMAINNAH 

. nafsu MARDHIYAH 

. nafsu RHODIYAH 

. nafsu KAMILLAH 


dari ke 7 nafsu ini tidak bisa dimatikan selama manusia mash hidup, tapi lebih tepat dikendalikan 
agar tidak menimbulkan hal yang negatif. 


2 Ya Al Faghir 


Salam... Ra, pada diri manusia telah memiliki 2 sifat nafsu : 

1. Pertama nafsu yang baik meliputi khauf, syukur, ridho, ikhlas, mahabbah, taubat, dst. 

2. Kedua nafsu yang buruk meliputi, marah, dengki, hasud, ghibah, fusul, malal dst. 

Di saat seseorang lebih condong kepada nafsu yang buruk maka akan mengakibatkan matinya 
hati. Jadi sederhananya Makna dari "MATIKAN NAFSUMU adalah... HUWAL KHURUUJU 
MINGKULLI KHULUAIN DANIIYIN WADKHUULU FII KULLI KHULUGIN TSANIIYIN. Artinya : 
Yaitu keluar dari pada segala sifat yang rendah yakni hina dan masuk kepada segala sifat yang 


AND NB DN 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4963 ) 


terpuji. SEBELUM NAFSUMU (NAFSU YANG RENDAH) MEMATIKAN HATIMU". Itu saja yang 
bisa ana sampaikan di tempat ini. 


? Ibnu Al-Ihsany 
Maksudnya mematikan nafsu itu Jangan diturutin tapi di arahin...., mematikan di sini hanya bahasa 
majaz atau kiasan... Makanya Syeh abi abdillah muhammad al bushiri dalam burdahnyaber syair : 
HI ye Saha plat OM Wypb ma oelalk AA IL 
Jangan kau berharap dapat mematahkan nafsu dengan maksiat " karena makanan justru 
memperkuat orang rakus makanan lezat 
Sisa dala Olg PI on 1 de ea Alah Of Jl adil 
Nafsu itu bagai bayi, bila kau biarkan, maka akan menyusu tiada henti. Tapi bila bayi itu kamu 
sapih, maka akan berhenti sendiri. 
Hai on Ii Lust ol "ad ol j3 lala I ob 
Maka palingkanlah nafsumu dari kesenangan, waspadalah jangan sampai ia memiliki kekuasaan. 
Sesungguhnya jika nafsu berkuasa, maka akan membunuhmu dan membuatmu tercela. 
Monggo dibaca surat As Samsy 7-10 


2.0, 


LS aa dita 
Uatas spot Da, 

2 Miseri Roeslan Afany 
Betul nafsu tidak bisa dimatikan atau dihilangkan karena nafsu itu kodrat manusia yang hidup, 
yang bisa dilakukan adalah memanage/mengendalikan nafsu tersebut kearah yang baik. Sedang 
yang dimaksud mematikan nafsu itu nafsu yang buruk atau berlebihan. Nafsu yang buruk atau 
berlebihan akan membawa kematian atau kecelakaan bagi pemiliknya. Rakus dalam hal makan 
adalah nafsu makan yang berlebihan, bahkan akan memakan apa yang bukan menjadi miliknya, 


Nafsu syahwat diarahkan pada pasangan hidupnya, bukan tak terkendali untuk mengumbar nafsu 
birahi yang akan menghancurkan dirinya dalam lembah kemaksiatan. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/605234572832688/ 


2517. DEFINISI, TINGKATAN, HAKIKAT DAN CIRI-CIRI 
IKHLASH 


PERTANYAAN : 


2 Much Arey Fien 
Asalamu alaikum... aku mau tanya, yang dimanakan iklas itu gimana, dan ciri-cirinya seperti apa ? 
mohon penjelasannya ! 


JAWABAN : 


2 Timur Lenk 
Pendapat para Ulama mengenai definisi ikhlash. Dalam Adzkar nawawi disebutkan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4962 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dp AN JAN Jl Galah Gal Ja Ja BH LL AA An Gay CAS 1 Jai! Uje al Ja Ad 2 Lay 
Lagu S1 Lita ol PI, 


Meninggalkan amal karena manusia itu riya' , beramal karena manusia itu syirik sedangkan Ikhlas 
adalah selamatnya dirimu dari keduanya oleh Allah ta'ala 


2 - 0-3 4 “ 2 
AN Adi DO Je ay HE IA IT TPP EN AI ya Gold 2 Mn ml SL sLYI JB, 
JW II May Gene ino ey Ala GA Ll JS ya alas Of 04 Yg Alas ya oya pl Jia Cle Gaib: 
Gb, MUSI 3 ad Ulat Gara Ol AYI 


Hudzaifah al-Marasyi rahimahu Allah berkata : Ikhlash adalah samanya kedudukan perbuatan 
hamba di dalam dhohir dan batin 


dg Of yag CeailL AI 3 Ily diloua GE SL AI NYI SIB II da) Gaia li GI IAI AYI 93 Lagu 
SA Koma ah SB ya ga Re Kl dan Ba ol lah asi ai ta dy ds AI JI oa sela 
Ola AI II SS Sy Gali, 


Dan kami meriwayatkan dari al-Ustadz Abu al-@osim al-Gusyairiy rahiahu Allah ia berkata: Ikhlash 
adalah menjadikan Allah yang Hagg sebagai satu-satunya tujuan taat kepadaNya , yaitu keinginan 
hamba dengan mentaatiNya kepada tagorrub/mendekatkan diri kepada Allah ta'ala tanpa 
tercampur keinginan/tujuan yang lain seperti berbuat untuk makhluk atau ingin di puji orang lain , 
atau karena suka di puji makhluk atau tujuan-tujuan yang selain mendekatkan diri kepada Allah 
ta'ala 


DKI Ot Hp LAS li AISI md ALS jai 2 dn (ea NI Aa gt Jan AAS ol Jkt Aan J3 

Lis Yg esa Na ena Jd 3 Aa IS 9 0 pw dag Sy 

As-Sayyid al-Jalil Abu Muhammad Sahl bin "Abdullah at-Tustariy rahimahu Allah berkata : Orang - 
orang cerdas melakukan nadzor/berfikir dalam menafsiri ikhlash maka mereka tidak menemukan 


kecuali tafsir ini "Ikhlash adalah adanya gerakan dan diam , baik di saat sendirian atau di tempat 
keramaian hanya karena Allah ta'ala , tanpa tercampuri nafsu , keinginan dan dosa 


Ai Angan ye AA Hata) ai Ana ye Al LAS! KB AI Aan, JGA Gde gi SI ye Laga 

3 Ss Ba AU pebelik 

Kami riwayatkan dari al-Ustadz Abu "Ali ad-Daggog rahimahu Allah ia berkata : Ikhlash adalah 

Menjaga dari lirikan makhluk , sedangkan ash-shidgu adalah bersih dari taat kepada nafsu , maka 
orang yang ikhlas tidak riya' sedangkan orang yang sidgu tidak kagum pada diri sendiri 

IWAN H JLN Aaj Oledy kala aja PAN Ai aah ANE! SLNG yya JK JL AI Ann yna Ojdl G3 Ya 

BA 0 Jadi Op sal. 

Dzun Nun al-Mishri rahimahu Allah berkata : Tiga diantara tanda-tanda ikhlas adalah samanya 


antara di puji dan di cela dari orang-orang 'awam , lupa melihat amal itu termasuk amal , 
terpenuhinya pahala amalnya di akherat 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4965 | 


w 4 2 N » Pa 
dial) mal elgiasl Sesali Ff JB Ahh an SE ye Laga. 


Kami meriwayatkan dari Imam al-Gusyairiy rahimahu Allah ia berkata : Minimal sidgu/jujur adalah 
samanya antara sendirian dan ditempat ramai 


onb J kami Gal Ae Belu! Rosi) pa Y Meaad Jam yoy 


Dari Sahl at-Tustari : Tidak akan mencium bau kejujuran/sidgu seorang hamba yang menipu 
dirinya dan orang lain 


J3 ok JUS ad) pl Lady 3 namun ab aa 3 Alaalg. 


2 Sunde Pati 
Mengenai ciri-ciri ikhlas : 


Sela ya jar YK Le sio Alas Way Janll Oli plg maki el gtal yYI SL 
277 ve 1 2 jar JA DL ia 


Tanda-tanda ikhlas yaitu keseimbangan puji dan cela.melupakan amal setelah melakukan amal 
yang dikerjakannya,menyembunyikan sesuatu ketaatan yang mungkin untuk disembunyikan. 


Adapun mengenai hakikat ikhlas, silahkan baca sebuah riwayat berikut : 

HAKIKAT IKHLAS (Oleh: KH. Dr. A. Mustofa Bisri) : 

Kami, aku dan kakakku Kiai Cholil Bisri, mendengar dari guru kami Syeikh Yasin Al-Fadani dan 
ayah kami Kiai Bisri Mustofa --rahimahumuLlah, masing-2 berkata: Aku bertanya kepada Sayyid 
Guru Umar Hamdan tentang hakikat IKHLAS, dan beliau pun berkata: Aku pernah bertanya 
kepada guruku Syeikh Sayyid Muhammad Ali Al-Witri tentang hal itu dan beliau berkata, Aku 
pernah bertanya tentang hal itu kepada guruku Syeikh Abdul Ghani Al-Mujaddidi, beliau berkata: 
Aku pernah bertanya kepada guruku Syeikh Muhammad Abid As-Sindi Al-Anshari, beliau berkata: 
Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Syeikh Shiddig bin Ali Al-Mizjaji,beliau berkata: Aku 
pernah bertanya tentang hal itu kepada ayahku, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal 
itu kepada Syeikh Hasan Al-Ujaimi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh Ahmad al-Gasysyasyi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Syeikh 
Ahmad Syanaawi, beliau berkat: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada ayahku Syeikh Ali 
Asy-Syanaawi, dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Syeikh Abdul 
Wahhab Asy-Sya'rani dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Al-Haafizh 
Jalaluddin As-Suyuthi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada A'isyah binti 
Jaarullah bin Shaleh Ath-Thabari, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Shiddig dan beliau berkata: Aku bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Abul Abbas Al-Hajjar dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Jakfar Ibn Ali AL-Hamdani, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Abul Gasim bin Basykual, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu 
kepada Syeikh Gadhi Abu Bakar bin aL-'Arabi, beliau berkata: Aku pernah menanyakan hal itu 
kepada Syeikh Ismail bin Muhammad Al-Fadhal Al-Ashbihani, beliau berkata: Aku pernah 
menanyakan halitu kepada Syeikh Abu Bakar bin Ahmad bin Ali bin Khalaf dan beliau berkata: 
Aku pernah menanyakan hal itu kepada Syeikh Abdurrahman Al-Baihagi dan beliau berkata: Aku 
pernah menanyakan hal itu kepada Syeikh Ali bin Sa'id Ats-Tsaghrai dan Syeikh Ahmad bin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4966 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muhammad bin Zakaria dan beliau berdua berkata: Kami pernah menanyakan hal itu kepada 
Syeikh Ali bin Ibrahim Asy-Syagigi dan beliau berkata: Aku pernaha menanyakan hal itu kepada 
Syeikh Abu Ya'gub Asy-Syaruthi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh AHmad bin Ghassan dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh Ahmad bin 'Atha' Al-Hujaimi, beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Syeikh Abdul Wahid bin Zaid dan beliau berkata: Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada 
Imam Hasan Al-Bashari, beliau menjawab, Aku pernah bertanya kepada shahabat Hudzaifah r.a, 
beliau menjawab: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ikhlas itu apa, beliau menjawab: 
Aku pernah menanyakan tentang ikhlas itu kepada malaikat Jibril a.s dan beliau menjawab: Aku 
pernah bertanya tentang hal itu kepada Allah Rabbul 'Izzaah, dan IA menjawab: "IKHLAS ialah 
RAHASIA di antara rahasia-rahasia-KU yang KU-titipkan di hati hamba-KU yang AKu cintai." 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikumussalam. Apa itu ikhlas ?? Maka jawabannya adalah MELAKUKAN PERBUATAN 
HANYA KARENA ALLAH SAJA. Dan ikhlas ini ada tiga tingkatan : 

- Pertama, ikhlas tingkat tinggi, ialah melakukan perbuatan hanya karena Allah sebagai bentuk 
dari mengikuti perintahNya dan memberikan hak sesembahanNya. 

- Kedua, ikhlas tingkat tengah, ialah melakukan perbuatan demi untuk meraih pahala akhirat, 
seperti mengharap surga dan takut akan neraka Allah. 

- Ketiga, ikhlas tingkat bawah, ialah melakukan perbuatan untuk meraih kemuliaan di dunia dan 
agar selamat dari pancabaya dunia. 


Dan selain daripada itu namanya riya. Sedangkan mengenai ciri-ciri ikhlas, seperti yang 
dituturkan oleh Imam Ghazali, adalah (keadaan) ide atau pikiran yang gemar dan senang untuk 
melakukan perbuatan dalam keadaan sepi sebagaimana kegemaran yang ada dalam keadaan 
ramai dan hadirnya orang lain tidak menjadi sebab timbulnya ide atau pikiran tersebut. 


Sebagian contohnya adalah anda tidak mempertanyakan apa yang sudah dijelaskan. Jadi intinya 
anda mengunyah lalu menelan kemudian paham dari apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. 
Bila anda meneruskan ini... Maka itu tanda tidak ikhlas, sederhana bukan ? :-) 


Y0Y 101 Asia 21 o - beluaall KA - adUall Ale: 

IYA DN ya Sal 3D 3 Lisa 7: Ka lia AD, SSL AA lala La 3 Sal, 3 WsleA akan, ya yua SC Pan AG ls aa Na ga 
Lasly Ya» alat AG La GANA, asal NG lu SJ L gl IYA, gak NG lu aa DISS jla &, Kasual gia kaa AI Jaliel, ga cal 
akel pake ghe Sal yaa Ba plao, BJ Udiage Ja Uayy » ma Wak «3g AaLA NYA: ala j3 To Yaar alaleA 1 IY Ia kn Meet X5 
USS, 


BI Uk jl 3S NA NANGA Ie Sa) MAU) al Usa A5 MI 38 Sal al A4 IAI 3Y Sy mag) Un Ag Uta So mag) 
URUS ye Sel Y Sguy mag) Uignrad mal 3 Slel al Ia 833 3 Is sila 2 AW” lisulyy paaW A8 agtad Ag 9 ag sy J8 IVAN Ya 
sya Way al 3S Up say Woles 383 lt ye Uti, Ao Al Lay Taha say Ana Ui Uk gale dp UI Walale cd, Ulas j3 Uas 


B3 9733 NAN Uk Si j3 gesta Aga ye day Wal BA inlka: gal Lay gl IV Jaman gl LM alam M4 Wany, gay Walanto sal ) gl 
Wal plat .: eluagl kesaliSa Ia al Wa Y at IY al Alya MA, glaey Wal yel Ja yaa Mading | sie dawalge Ups Sial 4 sign SJ STA 
Salale, 0) ji UNA YAN Ga glliml3 may Y mail ae gmail Lagy Sato Uallanayye mala il Lama ia UR lang, Lay, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/584825631540249/ 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4967 ) 


2760. GODAAN DAN TIPUDAYA WANITA VS GODAAN 
SYETAN, BESAR MANA ? 
PERTANYAAN : 


2 Rhizal 

Assalamu'alaikum, lebih besar mana sih ? Goda'annya setan dengan goda'annya seorang 
permpuan, sedangkan Allah berfirman dalam al-guran : Sesungguhnya, bahwa tipu daya setan itu 
lemah, terimakasih. 


JAWABAN : 


» Siti Syafia 

Syetan itu musuh yang NYATA bagimu, kata nyata itu kan berarti dapat dilhat.. lah kalau ada 
seorang perempuan yang suka menggoda untk mikkan kburukan ya berarti perempuan itu 
syetannya.. karena syaitan itu minal jinnati wannaas, dari jenis jin dan manusia ! 


2 Abdul Mannan Sya'roni 

Godaan Setanlah yang lebih besar dan bahaya dari pada Wanita. Kenapa ? Karena, yang 
dimaksud al guran :godaan syetan itu lemah, apabila kepada hamba yang imannya tinggi. Secara 
realita: 

1. Seorang laki-laki tidak akan TERGODA DAN MENGGODA wanita apabila tidak diganggu 
syetan. 

2. Wanita tidak akan TERGODA DAN MENGGODA pula apa bila tidak dipengaruhi oleh syetan. Di 
algur'an telah diterangkan, bahwa syetan adalah musuh kita yang nyata. 


2 Sunde Pati 
Wa alaikum salam 
LAN ml (31 374 
ay 6 lor Ag Geger AI $ Obi) mbl! ya Tab daily 6 li let Hell sus AS OI fair yS AS OP 
A8 plua Ola yan ya Olanil 
Sesungguhnya tipu daya kaum wanita sangatlah besar karena tipu daya mereka itu halus dan 
sangat menyentuh hati dan sangat berpengaruh sekali mengalahkan nafsu dan syetan karena 


yang menghadapi adalah kaum laki-laki secara terang-terangan, sedangkan nafsu dan syetan 
mengganggu secara sembunyi-sembunyi. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/623730144316464/ 
2782. TIPS CARA MEREDAM AMARAH DARI IMAM 
ALGHAZALI 
Oleh: Yai Masaji Antoro 
ap 3 Ea ILY Ab pall y Sel Gelas Jatah G Lap gia GI LE 3 Kn Ot JI 


e Bertafakur dengan hadits-hadits tentang kelebihan orang yg mampu menahan amarah, 
sebagiannya “hai anak adam, ingatlah Aku ketika marah, Aku akan mengingatmu saat marah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4968 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maka tidak akan Aku hapus engkau dalam golongan orang-orang yang Aku hapus" 
AI Ding kami 2 OT GI 
e Menakuti diri kita sendiri akan siksaan Allah bagi orang pemarah 


Hah ye JAE Y yag Aillag Ailadly Ao pala 3 Grand Allah gulali padi y KULI, Ball Ale dani ld Of SJ 
BAYI oa SY OLS Of ia D3 adlh II gag dadi Dead 
e Mengingatkan dirinya sendiri akan dampak permusuhan karena bias saja akan berdampak 


menimbulkan musibah di dunia pada diri sendiri bila ia tidak takut akan dampak marah saat di 
akhirat kelak 


kami Gak aa G Say abal Ul G og dye Sl Ob Kabid Ane Opo 3 Kim Ul al 
e Melihat jeleknya marah, dengan cara mengingat orang lain saat marah, bararti kitapun kalau 
marah juga jelek 
BAN BS oya daity PES JP yeah (SAI Kemah 3 K5 Of ma 
e Mengingat-ingat kembali hal yang menjadikan kita marah dan bisa menghilangkan sabar kita 


AL 3 ya oya da Sola Jia HB soya ghy MEN AL OA GB) IE ea Ob Uya Aeama Uya Aaab Ol laa Ul old 
e Mencoba menyadari bahwa marah sebenarnya adalah keinginan agar yang dikehendaki sesuai 


dengan kehendak Allah, bukankah artinya kita akan memaksakan kehendak kita diatas 
kehendak Allah ? 


Ba Ju Jl Of ar 3 dala Al el AI Syany pel TKA nj Ola oya db 3 yet Silk Jyis ob Jali Ul, 
e Saat marah cobalah membaca TAAWWUDZ. Lihat Ihya 111/173. 
“Di ambil dalam diskusi: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/203599909662825/ 
2187. BERBUAT AMAL BAIK NAMUN TAKUT RIYA' ? 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum wr wb. Mau tanya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau berbuat baik 
karena takut riya' ??? Syukron. (Hoiron Yousef Maron| 


JAWABAN : 


Nah itu yang dikatakan sombong... kenapa berbuat baik takut yang tahu karena hanya Allah yang 
penting niat kita karena Allah masalah riya atau tidak itu tergantung niat kita. Meninggalkan amal 
karena takut riya termasuk riya, dan beramal karena riya termasuk syirik. Perkara riya atau tidak 
itu dalam hati, malah jika kita meninggalkan amal baik karena takut dikatain riya hakikatnya itu 
sudah riya.. Prinsip kita (janganlah beribadah agar dilihat orang, dan jangan sampek kehilangan 
ibadah karena takut dilihat orang ). 

Lihat kitab al-aadabusy syar'iyyah 1 / 333 : 


90. - 0. 22 33 0 - M9 - 3-9 3 3. 2... £ 0g 39, 00 Ae. @ pad - 0. 40 - 0 2.9 3 0. 00. No 
BP US 3 JP dlam sej Ontis pia Ke Jab SI Al Oli air Las. (eU Sp pria Jai Bj ga U) Juas 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4960 ) 


Gres « dya CA Jah Al fe) Ot, « 25 2 ara Pe ja SA, « aa An de Yes) 
aan: : B3 GA se ea Pe ab JG NG. SA de: ain dal pg Bale Jae dll 
ba IP S3 € Tag Ga IN Mn Aa Ikang «Una Laga STA Ia SU Aa Ga Ol Uya Ge AE an ALA SAN SA 
As ba, Dale oLapi 3 ja: JG CP As JA yi, 1 &u AS Jab gadi B5 ops dn Kh Ag 
Ab Ngh 3 dia KS AL ti aib Sa Up IU, 
Ba Oa Jr Tang ce yel Jr Jadi 3 
Kitab az-zawaajir 1 / 119 : 
ban 3 ag WS Uap MEN S3 MA DA Uh) an Of del, 
MUJAWMBB : 
Yupiter Jet, Achmad Zhackye Al-Yhamanie, Ni'an Pecinta Reggae, Be-u Al-barbasi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/623313584358120 


2848. KENAPA KEBANYAKAN SANTRI ADEM-AYEM 
MESKI BANYAK HUTANG 

PERTANYAAN : 

» Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, mau nanya nih : kenapa kalo santri walaupun tidak bekerja .. punya hutang 


sana sini .. punya anak istri ...dan kadang istri juga doble... tapi kok kehidupan nya saya 
memandang enak adem ayem... begitu ... 


JAWABAN : 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Wa'alaikumussalaam, Karena ini : 


AP (Sana IL Jia sega JS — 58660 & 22 5 pil AI Tp MA Uas: 
6314 — pain tel OEglaN JS SAN, ola Y jas GUE JSI GA ain Ga EL ea isl Gak 23 IS) 
AU ya gd Alah LL Lah meal Gamal ) aj da La png pula Ansari! AINI Boy! Gl y2y £KE 
BII ya ml Ad La jaah gl yA VI Ra Bak gl Jika JUS ALAN BISA, BU cal SET ari (ea ) 

da Haa oa OI Kasi all Je Ui PA ga uh. 

Ban Jai SL PI naa JB 0 Gebang ale AI ly ea GAS IL) Jl ON Gaal meme 
HE Gp SES Sa An Key dala aki IS Bp ea Mae UU taala 
Ah Gina pad MAA Hanny Ajay Cdlor LS) Cepat Ol Jd Aile Jlrt de A8 AI of ad 1g JB — aja 
dini Jual dasi Kandla Ika celidd, 


Intinya ini : 
bila Geli gl Cord pad Ale Gama CI CedileT EA) Lil Ol Jd Ailoi Jl joel le 38 Abi ol ah "leh JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4970 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dinall dat Zadl —dh. 


Berkata mahlab/atau muhlib tentang hadits di atas, bahwa Alloh swt betul-betul sudah tahu 
tentang keadaan makhlugnya sebelum diciptakan juga mengenai waktu matinya, rizkinya,. Telah 
lebih dulu diketahui tentang makhlug2 itu yang beruntung dan yang celaka, inilah madzhabnya 
ahlussunnah. 
Jadi menurutku Alloh juga maha tahu tentang jodoh-jodoh manusia dan yang Dia kehendaki, 
bahkan mungkin termasuk yang gak punya jodoh sampai matinya. 

S3 ya db 3 yi 


Karena santri umumnya betul-betul faham tentang tauhid, maka rata-rata gak khawatir tentang 
rizgi, jadi santri jangan takut melarat. Yang menjadikan kaya / sugih atau melarat itu hanya Alloh 
swt, kalau kita mengeratkan denga asbab (hukum sebab-akibat) maka itu i'tigod muktazilah yang 
gak benar. Asbab kita tetap diupayakan tapi juga jadi keyaginan. Keyaginan hanya kepada Alloh 
swt 


£ Pn Pan AL 0 - 0 z0 On 05 z9 20. 90 
Bl La pakis Jas SU) Op dpi old JI AN Tang 


Seandainya Alloh menghamparkan rizginya kepada hamba-Nya mk mereka akan berbuat jahat di 
bumi, makanya Alloh menurunkan rizki-Nya seukuran yang ia kehendaki ( Yang pas ). 


3 090 39 9 -— - 
abs bae All 13 


Kalau Alloh mencitai kaum maka ia memberi cobaan.. Masalah hutang, Ya dibayar lah nanti kalo 
sudah punya, soal hutang itu biasalah asal berniat mengembalikan karena kalau gak 
mengembalikan dan tidak ada upaya ngembalikan maka nyawanya terkatung-katung nanti, 
berdasar sebuah hadits. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/653721587983986 


2937. UTAMA KAYA YANG BERSYUKUR ATAU FAKIR 
YANG SABAR ? 
PERTANYAAN : 


2 AL Mis 
Assalamualaikum wr wb. Mau tanya.. lebih baik mana ya "ghoniyus syakur aw fagiirus shobuur' 
Kaya bersyukur atau Fagir bersabar ? Minta tolong pendapatnya sekaligus dalil-dalilnya. Syukron.. 


JAWABAN : 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 

Awal mulanya, kata kaya yang bersukur lebih utama dari pada fagir yang sabar. Diriwayatkan, 
Ketika para fagir miskin dari sahabat nabi, mengeluh kalau derajat pahala mereka kalah dengan 
orang kaya yang bisa haji dan berzakat dan memerdekakan budak, maka nabi menyuruh mereka 
membaca wirid setelah sholat subhanalloh, alhamdulillah dan Allahu akbar masing masing 33 x, 
agar bisa menyamai amalan para orang kaya, tapi setelah para orang kaya mendengar, mereka 
(orang kaya ) juga membacanya, orang miskinpun mengeluh lagi pada nabi, dan Nabi 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4971 ) 


memberikan semangat pada mereka bahwa itu semua adalah anugrah Allah yang diberikan pada 
seorang yang dikehendakiNya. 


HI dal lan ak pa Jah C3 IL elag dala AI lo Al Say Il apel el Udan Al en ina ul usa 
Ud Kalel Yi JUS Ogbksany OyAALEY Oy yaingy gem Jlyal uya Jah by pgnai LAS Uya pa1y dai LAS Okay makhl 
JB AI Jan da II SC pisa La Jia Ga oya NI Sta Jail dal 04 Yg Shi ya 4 Oya) (Sian 0g 4 OS 
Igia JB SS RAS ye Jia dana Id ye SI Elo aa IU ONE) UD IN JS Hilot O 9) Okay O pem 
Aale Gitar SONG) UYE ore ergin OUT diy Ad aabely dil Ola 

alta Vladih Ulah Uc. JlyaI Ja Ls ps are IU peang dala AI Goa Ab Jgn Il orprta SL3 er Aally Gelam al 
Bli ya Aja AI Jah SUS pelaag dale AN eka AI Sya, JL 

SSI JUN yag Alaki 2 UI OX JIWI ah PD copa 


http://islamport.com/w/srh/Web/2365/1624.htm 


Dari hadis di atas, tidak ada yang lebih utama dari keduanya, mereka sama-sama diberi anugrah 
dan keutamaan oleh Allah, dan si miskin menyukai amalan para si kaya dan si kaya menyukai 
amalan para si miskin. Kaya yang bersyukur dan miskin yang sabar sama dan anugrah. 


- 
Gl Calo Ugia Teka Uning Gilan Upin JSSYI OT US Gm dy Jay Agil yo asal SAI Anis de SIA oya oya Ika 
pakai LS Oglaag (AI giaa Jiya! Ja Of Oppa pelany Ale AI ala Kal dl Kata Noor apel elis Ol uya 
ly dala AI Jl adl uli OgekalAy Dg pada) Opmy 4 Ogikay Balij Goa Jaya oya Jas by na LS Oya pang 
D ypua JB Segar eU (SAM ja AO ia SAB ya SO | Oyaddad ISI 2 at SMAN VI JB al ds 
Dyna) gan Oleh Tya ONE) USB HST Aly Ab dedy Ab Okay Op yA Cone ONE) USU BD JS Hilee Oy SU) OydaSy 
lay dala Can AI Jgany Sl el jAAI mer SAI la 3 pena Ngga lia Dadi IIA ES ae SU) SUS Talas LI 
ce ia AN Judd SUS Jl Oya pal lb Ugal AS y Alta | yaisad Lai Le Ily Jai Lily mar Al Jang UI JUY 
alay . 
2 Ghufron Bkl 
Menurut @oul ALMU'TAMAD lebih utama orang kaya yang bersyukur daripada miskin yang sabar. 
Sedangkan menurut Imam ALBULAINIY lebih utama orang miskin yang bersabar daripada orang 
kaya yang bersyukur. : 
1/Y Ao Gold 
se RAI J3 oya day La dala Yg (sil UN Jual SUS aa Of aazaliy alladi pdl jl SUS SAI Jas Ja Hr) 
IAI 3 Jorge Ve Jana! 3 denga AB SY BAYI ob ya pa Juan elEYI J3. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/708347635854714/ 
2993. PERBEDAAN AL-'AFWU DAN AL-MAGHFIRAH 
PERTANYAAN : 


2 Ihsan Syechr Cyah Ndueso 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4972 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu alaikum, bade tangglet niki, wa'fuanna waghfirlana warhamna, perbedaan arti lafad 
(wa'fu'anna) dari (waghrilana) itu apa ? matur suwun sa'derenge.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Perbedaan al afwu dan al magfiroh, dalam surat al bagoroh ayat 286 Allah berfirman : 


"Beri maaflah kami, ampunilah kami: dan rahmatilah kami" 
Dalam tafsir al kabir, imam fakrur razi berkata : 
Sada Bialig pia 00 SAN Lb: GUI Jadi 


Jigis Jend OLS 6 ons 9 Jumotill DAS uya Ad U yap An pr dal jinny OTS ikkly 6 Hindi die Jaiuny OT ydadl Ol: Ld: 
Anni! DAS uya GPS Aanis Jua IS) Klas UI sil lis oya PANEN UB (de jab Koe Lyn Isl, pin Ula bi 
Pertanyaan kedua, apakah perbedaan al afwu dengan magfiroh dan juga rahmat ? 
Jawab : sesungguhnya al afwu itu menggugurkan siksaan sedangkan magfiroh itu mnutupinya dari 
dosa-dosa dan menjaganya dari siksaan rasa malu dan terhinakan, seolah-olah hamba tersebut 
berkata ' aku meminta kepada-Mu ampunan jika engkau mengampuniku maka tutupilah dia dariku, 


karena sesungguhnya selamat dari siksa kubur hanya bisa menjadi baik jika pungkasannya adalah 
selamat dari siksa terhinakan. 


Dalam kitab tafsir ibnu katsir : 
3 DG «Bole orng Lita Lah 1 ST CS API) (UII Umi ya dala W Eling Las Lab 1 al (es al) da, 


konak! Was, Uaglam (ds 


Firman- Nya 'wa'fu anna ' maksudnya adalah maafkankanlah apa-apa yang ada diantara kami dan 
diantara Engkau dari apa-apa yang Engkau ketahui dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa 
kami.firman-Nya 'wagfirlana' maksudnya adalah ampunilah apa-apa yang ada diantara kami dan di 
antara hamba-hambaMu maka janganlah Engkau memperlihatkan pada mereka kesalahan- 
kesalahan kami dan amalan-amalan kami yang buruk. Wallohu a'lam. 


Tambahan ta'bir dari kitab tafsir al gurtuby dan tafsir al baghowi : 


SPA sni 
jamal 2 yikllg . Uagi3 Gde jl Si MU Ab "lag ye ci "Usai, Ni did. 


Sl msi 
bonsai Yg Lagi3 Ul pal (API) ) Lagi Us ala ES (easy): dd 


2 Abdur Rahman Assyiafi'i 


YAA demi OLI Ggta KASI Ad Cl 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4973 ) 


Hola Cg Lomsadi Y 4 Lagas jinal CSI (WI HE 1) Lagi3 MUI mal SI (ls Sel) 
LINK DISKSUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/741733962516081/ 


3022. TANDA-TANDA ALLAH RIDLO DAN MENCINTAI 
HAMBANYA 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Santri 
Assalammualaikum wrwb, apa tanda-tandanya orang yang perbuatanya diridhoi oleh Allah ?? 
terimakasih 


JAWABAN : 
? Ical Rizaldysantrialit 
1253 mei AI abhi JB tesleianly oeldal Ly Kental Oles Laba Il AIO all ASI Ya 2 3 ep 
(54:3MUIJ mm) pu dla Ju, (119::UJ. 
(LT AMS) AA AT SA2 maa gal Ud gi Ia JB cabe G Sol Il Gagal Valilen OLI Redi, La Oky. 
Di antara tanda-tanda Allah ridho dan mencintai hamban-NYA adalah : 


1. Allah memberikan taufig kepada hambanya untuk senantiasa melaksanakan kebaikan dan terus 

menambah kebaikannya 

In tapal akina 2 JI JB (2221523) Sal ag AU Ori Sein Jl ibyh cone de dls Aluy SU 
oa H3 ads DU. 


2. Allah memberikan hidayah untuk bisa bertaubat.Imam Al-Ghozali berkata : Allah SWT ketika 
mencintai hamba-NYA, maka Allah menerima taubat hambanya sebelum wafat 


AI Jis Helen dala AN be AI Jyay JB JB d2 AI Gg Bya Ud ya Le JSI by tenar eka dai 1 UU 

LS Gelas Gal Ola 9 Cd ang (SAI 0 mg 9 d3 na GUI ane KS eni Ia Cam ga Jill SI Sin Gas dlm Yg :dlas 

Gel ola) CJ ME KA alor 3. 

3.Allah senantiasa menjaga seluruh anggota badan hamba-NYA baik lahir dan bathin dari berbuat 
ma'siyat. 

ee Iya, JB JL ts AI Gen Ima Il 03 oem! ih tts HE Lo) da III Lag Ga Jat ilul, 

AI Oles lama! Jai 3 GAB Care duh Cemal NG LL Ulas AI Of # Jane GOL Cal Is dl ai If Heekag ale Al 

AA La) Lo) OLS ea We dev d aga) dy # celamal (pat dam toy yu 

delay. 


4. Allah SWT menanamkan kecintaan pada kekasih-kekasih-NYA untuk mencintai dan ridho 
padanya. Dalam shohih bukhori,Diriwayatkan oleh Abi Hurairoh ra, Rosulullah SAW bersabda : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


|497a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketika Allah mencintai hamba-NYA,maka Jibril as menyeru : Sesungguhnya Allah telah mencintai 
si pulan, maka aku pun mencintai si pulan, Maka malaikat-malaikat langitpun berkata : 
Sesungguhnya Allah telah mencintai si pulan, maka cintailah si pulan. Maka ahli samaa pun 
mencintai si pulan. Demikian pula di bumi. 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/746428298713314/ 

3033. PENGERTIAN TAKABBUR DAN HUKUMNYA 
PERTANYAAN : 


2 Heriy Riyanto 
Assalamuallaikum..... Apa hukumnya orang yang menghina / sombong terhadap kita....? 


JAWABAN : 
? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam 


ASI AL ye pela  SSIII 

KB mt PNG 0S al GA ye pole P3 le AJE (NAN may SI PJ 3S) 

GI 0) ore SAY AL) AL lee S0 ABS Je padat MIS YA ai lor JS Ily Lusin, ) 
PA SI GP peter Ulet GO 0 Oy King 

In SI 3 3 NI. 

ea IN Sina 3 daan Gde Yah) Jaiat Gali | Jera edi Mami Alan Gea Jar Lai J1 Old al 
II pg dl AI G Jeda |. 

SMAN ya Rai 0g IP 20 3 Jemloms yeh A1 Sini SMA oya OI AKB OS yk Jera Latar J1 any ob) 
lead Jay v2 SN naek Jemlomany 4 Kamal HUI yA Io yukk SI getir Lagu yi Razak UI pay 

AP Sila GI AI jae Laga YUE rl rd aa BT SB OS oy Jera Uata P mepue dian Olly My 
LAB pu Jl lea Jml h. 

ALI pa dl Uta Jelajah CPI AI Tani Uh Jleeily jon el jan Al GOS Very Ul) Lal many. 

Ia 6S on da3 Jlitn A OS aya Jet Ye Lola aj La dl an YM Ol plang 3 

Alagh! 9 Bangil garis Sl GE Ja JSI 6 JUS LL Jair AN Ol: JB 0 Kano Alai Lamo dj UG Ol LL Jen dl Ol 
AlaghU penat AS AH NY Aje yag 4 Alaglky 6 mall Ong Ramah garis SIA Oa Saad ht Andy on) 


Dst... lihat di http://islamport.com/d/1/akh/1/45/323.html 
Pengertian Sombong 


Menurut pengertian istilah, takabbur ialah menampakkan kakaguman diri dengan cara 
meremehkan orang lain dan merasa dirinya lebih besar dibandingkan dengan orang lain, serta 
tidak mau mendapat kritik dari orang lain. 


Sombong adalah membanggakan diri sendiri, mengganggap dirinya yang lebih dari yang lain. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4975 ) 


Membuat dirinya terasa lebih berharga dan bermartabat sehingga dapat menjelekkan orang lain. 


Ujub adalah ta'ajub (kagum diri) terhadap kelebihan yang dimilikinya. Ia juga bagian dari takabbur 
yang tersimpan di dalam hati seseorang. Misalnya muncul di dalam dirinya bahwa hanya dia 
sajalah yang memiliki kesempurnaan ilmu dan amal sedang orang lain tidak. Ta'ajub diri juga 
adalah sifat yang buruk seperti yang disampaikan Rasul. 


Seseorang bisa terjebak timbulnya sifat takabbur karena merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih 
bangsawan, lebih cantik, dan gagah. Kesimpulannya banyak pintu-pintu terbukanya kesombongan 
bagi manusia, apabila dia memiliki sikap mental yang meganggap enteng dan remeh orang lain 
atas kelebihan yang ada padanya. 


Hukum sombong atau takabur adalah haram 


SS Grab UI Look pa | donat SALA UE (SU pi (SU Ay "1 Il JB 3 on ambil ya AS ya Jl 
(12-11: SAP" ob aja An Jaya ain dia pa UT JB Maa SI md UP AU IG par ya 
ASIA oya 4 el Gile oya dls JSIU (76 2 021" rb oya ibey JU oya geik dan pp UT JM Jl db 

inlet Stel Guy dl elade 


Allah dan Rosul-NYA melarang seorang hamba berlaku sombong kepada yang lainnya. Para 
mufassirin menjelaskan bahwa makhluk yang pertama menampakkan kesombongannya adalah 
iblis, dan sombong adalah termasuk salah satu sifat iblis, dan makhluk yang berlaku sombong tak 
lain bahwa dia sedang berakhlak syetan. Tempat kembali orang-orang sombong adalah neraka 
jahannam 


P3 4 
SI SI ayis : 
- Pe, 3 0 2900 0 0.0 - 2 2800. 29 38 0 ig 
(765 BEP" ore KAAI Spa ntah Lah ade pig Api Igbsal "3 Jl Ju 
0 Bo. 2 38 0-01. 3 3 Pe ad (4 200 #Ie AA 2. 0 .. - 9 TN Id 2.90. 90. 90 9 3 

Oa tr Ulet ang Alay Lily Al ST ye Lyn OLS yad Uya JS Uya DKI pling Jaka! at EM KS sal JB 
Gea - 9 o 100 ye 9 (na PN ap Pa - 2g 0 3g SE PA .. o- 
Kalla ni e peelya LS ALAN yg OS Taka Upaya y Ur ya Ur pah I metalasel Jay melo plan gi 
0 B8... B2 2000 2 3 02 @ a10 BG 0... 2.9 0 &0- GLS 8 Io 0 0-0 02 nd - 
pang betina Iya ale Oops JSI les Al JL LS " Ushiks uya eeis Hadony Uy 1 yaa ale Conan U" rig JU 
100 W 0-0 3 0 - 8 3. 
—aA 1 Ii at Oye JT lot old pi 

NI... o o Gg. 3 0 o- L.2 00 180 90 A3 0. 20 2 Be o-- 39 @- P8 0 Ta: Sa o- 0... 
Jero JB JS on B3 Jika BB OS ya Rindi Jera UT 3 JB eny dala AJI Glo pel OP 5 dgan ya Maa P3 : 

9 3 o-- P0 3. 30 ,0 2 2... 8d 2 - 9 9 2... Ban n Sdo02 Se 2 302. 3. o,d 3.29 9 
MG Saat 4 dadi las LSI 4 Illasnd emng Jar AI Ol" 1 JL 41 Riana Alai) Lina ag OG Ol Gu der Ol" 


luna el) 


Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin mas'ud, 
Rosulullah bersabda : "Tidak akan masuk syurga,orang yang dalam hatinya mempunyai sifat 
sombong walaupun hanya sebesar biji dzarroh. Wallahu A'lam. 


? Ibnu Al-hsany 

Termasuk dari ma'shiyat hati yaitu : riya' dengan amal kebaikan, riya' yaitu beramal karena 
manusia. riya' dapat meleburkan pahala amal kebaikan, seperti ujub dengan ketaatan kepada 
Allah. ujub yaitu menyaksikan ibadah muncul dari diri sendiri dan ghoib (menyaksikan bahwa 
ibadahnya bukan) dari anugerah. Dan (termasuk ma'shiat hati) ragu terhadap Allah, merasa aman 
dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan takabbur atas hamba-hamba Allah, takabbur 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4976 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia dan memandang dirinya itu lebih baik dari 
makhluk Allah. 


Takabbur atau sombong adalah termasuk ma'shiat hati dan merupakan dosa besar (sebagaimana 
keterangan dalam kitab al-jawazir di atas). jadi sombong hukumnya haram. 


- Sulam at-taufig hamisy mirgatu shuudit tashdig hal. 63-64 : 


Bye Bold D yg yag dl Kelas Kamal Ul Lay all Jar and! yag al Ilask sej ABI eolaa yag kait 
ABI Pibatuly Gal 9) yag Al ole de KSEI, AI Ran) ya Sei y BI KA oya Aly DI 3 SAI RA ye BE add ye 


HA al oa se al ani) 
- Sulam at-taufig hamisy mirghotu shu'ud tashdig hal. 68-69 : 


ay EN — JB Of II — Ah OS Ogan KU pekaadil Ill S3 yag Kapdl Old! oolaa yag #dkashe 
Ape NS IS) edit eljeta ly yA, 

Dan termasuk ma'shiat lisan yaitu : ghibah (gossip) yaitu tutur katamu tentang saudaramu sesama 
muslim dengan menyebut perkara yang dibencinya meskipun hal tersebut ada pada dirinya. Ban 


mencaci, mengolok-olok/mengejek/menghina, melaknati, meremehkan terhadap orang Islam dan 
setiap ucapan yang menyakitinya. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/757398170949660/ 


3104. PENGERTIAN IBADAH 
PERTANYAAN : 
» Arif Fivers 


Assalamu'alaikum, Mau tanya nih. Ibadah dalam Prespektif, Itu maksudnya bagaimana ? jelaskan 
ya ustadz / ustadzah. Syukron ! 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyuroh li Itigodit 
Thoifah Annajiyah Almanshuroh hal 7 dijelaskan : Ibadah adalah sebutan pada setiap perkara 
yang dicintai dan diridloi Allah, entah dari ucapan, pekerjaan dhohir maupun batin dan terbebas 
dari perkara yang bertentangan pada perkara yang dicintai Allah. 


Bo asli rudi Ai UalI SUS 3) pall Aina Ae 

O 2oladi Pri 

2in3 SUS Il We Belly Reba, 3 UB JLN, JIN oya Ong AL AL La JSI aloe pasal GA Boa 3 —x 

Dan dalam kitab lanatul Mustafid bi Syarhi Kitabit Tauhid juz 3 hal 53 ada juga keterangan bahwa 


sebagian ulama juga berpendapat bahwa pengertian ibadah adalah merasa sangat hina dengan 
disertai sangat cinta. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 4977 ) 


Aa yi AS Tia Askinak! Ale 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/765999623422848/ 


3173. INILAH CARA MENGHILANGKAN PENYAKIT RIYA' 
PERTANYAAN : 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum Warohmatulloh. Caranya agar tidak riya' apa aja ya ? syukron forever. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumus salaam warohmatulloh, caranya agar tidak riya' dinukil dari kitab Mau'idhotul 
Mukminin Syeh Jamaludin Al @osimi. Sudah diketahui bahwa penyakit riya' adalah suatu perkara 
yang bisa menghilangkan pahala amalan amalan, penyebab murkanya Allah dan termasuk dosa 
besar yang menghancurkan maka pantaslah untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga dalam 
menghilangkan penyakit ini. 


Dalam penyembuhan penyakit riya' ada dua jalan: 
1. mencabut akar dan dan asalnya yang menjadikan penyakit ini bercabang cabang. 
2. menolaknya secara langsung ketika dia datang. 


Akar dan asalnya penyakit riya' adalah cinta pangkat, cinta pangkat ini jika dirinci maka menjadi 3, 
yaitu: 

a. suka terhadap nikmatnya pujian 

b. takut dari sakitnya celaan 

C. tamak terhadap kepunyaan orang lain. 
Ketiga perkara itulah yang menyebabkan orang menjadi riya'. 


Cara penyembuhannya adalah dengan mengetahui bahayanya riya', mengetahui bahwa dia 
kehabisan waktu untuk memperbaiki hatinya, terhalang dari petunjuk Allah, dan diakerat tentang 
derajatnya disisi Allah, siksaan dan murkanya Allah dan hinaan yang dhohir, maka selama dia 
mau tafakkur tentang bahaya ini dan membandingkannya dengan apa yang didapatkan oleh orang 
ahli ibadah serta berhias dengan apa yang telah dilewatkannya dari pahala dan amalan maka 
akan menjadi mudah baginya menghilangkan rasa cinta tsb. 


Perumpamaannya yaitu seseorang mengetahui manis dan nikmatnya madu tetapi ketika dalam 
madu tsb ada racunnya maka dia akan menolaknya, lalu tujuan apakah yang diharapkan dari 
pujian orang sehingga dia memilih celaan Allah padanya sebab pujian mereka, padahal pujian 
mereka itu tdk akan menambahkan thd rizki, tdk pula ajal, serta tdk pula memberikan manfaat 
ketika dia fakir dan membutuhkan yaitu dihari kiamat. 


Sedangkan penyembuhan tama' terhadap kepunyaan orang lain adalah degan cara mengetahui 
bawa Allahlah yang menundukkan hati dengan memberi dan mencegah dan sesungguhnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4973 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semua makhluk tdk ikhtiyar baginya, tiada yang memberi rizki kecuali Allah. barang siapa yang 
tamak maka dia tdk akan sepi dari kehinaan dan kerugian dan jika dia mencapai apa yang 
diharapkan maka tidak akan sepi dari cobaan dan penghinaan, maka bagaimana dia bisa 
meninggalkan apa yang disisi Allah dengan harapan palsu dan persangkaan salah yang rusak. 


Semua hamba itu lemah, mereka tdk memiliki kebahayaan bagi dirinya sendiri juga kemanfaatan, 
maka ketika afat-afatnya hal-hal ini sudah tertancap didalam hati jadilah dia kendor dalam suka 
tamak dan hatinya menghadap Allah, orang yang berakal tdk akan menyukai perkara yang banyak 
bahayanya dan sedikit manfaatnya. 


Ini adalah obat ilmiyah untuk mencabut akarnya riya', adapun obat amaliyah yaitu dengan cara 
membiasakan diri menyembunyikan ibadah dan mengunci pintunya untuk menolak riya' 
sebagaimana dia menutup pintu-pintu untuk menolak kejahatan maka dirinya tdklah 
mengharapkan diketahui kecuali oleh Allah . 


Yang kedua adalah menolak riya' secara langsung ketika sedang melakukan ibadah. Ini juga 
harus diketahui karena barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencabut akarnya riya', 
memotong tama' dan menganggap remeh pujian makhluk serta celaan mereka maka setan tdk 
akan meninggalkan dia ditengah2 ibadah, bahkan dia akan menampakkan padanya bisikanz riya' . 
ketika setan memberitahukan ttg penglihatan makhluk maka tolaklah dengan mengatakan : " apa 
keuntungan bagimu dan bagi makhluk baik mereka mengetahui ataupun tidak, sedangkan Allah 
mengetahui keadaannmu maka apa faedahnya pengetahuan selain Allah ?"ketika rasa senang 
terhadap nikmatnya pujian bergejolak maka ingatlah apa yang telah tertancap didalam hatinya 
yaitu bahayaznya riya' , murkanya Allah dan kesengsaraan akherat. 


ad calill dnlleo Iso sLJJI sla9 Ulu: 
aan IS log 4 Wp JUS 0 lg «adl dll Sic Tata) Lauug Jlac V bus sb JI Ul du Lao CS,c 
WNI II Ela us masih ya. 
JII 3 dio ylasy lo 233 ? yutilg . ulatul lgi will dgnolg A89 yo RI : ladyal : ylolio SC d9 : 


| solo B9 ,c RS 98 Joil alial : 

Al al yo oloillg « Bxanoll SI UD  yndg Jgxol SL dl 235 Jua ISlg «old Al yioll Uu» Alai « 
log sb JI 5.50 ala ol Sleg . sb Jl al sila Ja Kaul 9d DJI angd « UWlll Saul 198 ld goball9 
vAsal log « dls all ac W sial y0 83 599 Gdsill yo Jl 99 dis Ay log « US DL yo gi, 
sun yo Jl Junny lo Jebg S3SII Id 9d dll Si lagad . ALA S Illg adl Utallg Ulil yo J 
ac 6 Jl ab de Sya UB las YI lgi 50 Ale bubu lag 2531 98 gi las Lal 49 pg was « 
JS dil obuls ngsa0 BJ sae El ais yoy law ul ul ISI 63 Ma Jul ul alus yaS 
doball agy D9 « di8189 0,89 agy Ansiy Xg « Nat Yg 85) drs du j0 X9 « DNS . 


A8 090450 SSII ls « sloe ily gidlb slal Swa! 9d ali Al ul alay US pgsaul 43 los Roboll lol 
«dial ye Jay al sll adl Jung og 4 dusllg Jill yo Isu Al GIS 98 Rob wog « Ul XI Isl, Ng 

Jl us gi YG Ul Islg « Klasu 399 Lady M9 4 dm d9) VSIS sela All dis lo Jp HS dilgoll 9 
Sh X9. dal Jasu Yg « Near lala 019. Go Dany Kan lala dilio 9 Giio 
ai SlalB « Al ai Iromo US ul AU adl nat Yg « Tni Jl Yo US ul JW Jdl yo dea Yg B3, 
Jlg Lang) 073 do. Ulu ok HI US 9 3 IK Ba No ak ada Nie 
sb ywolo Fall duoledl A93 0 Ig «Anti Jlt19 0718 SU las US2 N Jilllg «uli all ale 
NG yamloall 99 UlgaNI desi LS Lesg9 UlgNI INEL9 called slisl dadi S9g0 jl 943 dasi elgJl Lol9 
wall ye de Wb all aw ae . 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4979 ) 


islall ebi dio LAM 883 93 yul aliall: 

28053 Uadalsall 2x0 pling goball gb39 cl Jl yoko gl dki Sal yo UM « daki yo Walau Y ellis 
dl 3 SIS SBI ago al jas 6 4 sb Ol bu AAlea Ja « dobel el 93 Ulu S jp N X8 

Il all deJl Unld YG «012 Ale yo iaiB 5 elu ale Aly Igalu al gl Igale dilsllg el Lo : JB ub 

S9 SAI all KAI Lol) Mo sig cl Jl ASI yo JS yo US MI Ko bo SS Soal. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/777660745590069/ 


3179. TANGGUNGAN ALLAH SWT KEPADA SEMUA 
MAKHLUOANYA 
PERTANYAAN : 


2 Achmad Gusasi Allkhlash 

Assalamu'alaikum. Mau tanya, nabi ibrahim pernah ditanya : "karena apa Alloh menjadikanmu 
sebagai kekasih?", dan salah satu jawaban beliau adalah : "aku tidak merisaukan / 
menghawatirkan yang telah DI TANGGUNG OLEH ALLOH untukku". Pertanyaanya adalah : 

1. Apa saja yang DITANGGUNG OLEH ALLOH untuk nabi Ibrahim ? 

2. Apakah itu berlaku juga untuk semua manusia ? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam.Apa yang ditanggung / dijamin oleh Allah atas nabi Ibrohim a.s berlaku juga 
atas seluruh makhluk. Ini tentang kadar tsigoh dan tawakal seseorang kepada Allah. Dalam 
Syarah Al-Hikam, Hal 6 hikmah no. 4: 


alat Ay ati Y lis due UAS lo 4 adl 0 elus AI 


Istirahatkan dirimu (fikiranmu) daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu.Sebab apa yang 
sudah dijamin / diselesaikan oleh lainmu (Allah), tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Allah 
menanggung dan menjamin kehidupan dan penghidupan semua makhluk-Nya. 


Dalam Minhajul 'Abidin Hal 203-204 (karangan Imam ghozali) : 


Sgsill lb Liv osLc Yo Lusidll WI 09 lo 999 5990 blg so. eennn senen nenen si 
Ul Ja yo sowigd Sl lb LS073 algillg Iaedl ga Sl yg HJ Ul ac 


Kebanyakan manusia beranggapan bahwa rizgi selalu bernilai materi, Yang Hak adalah segala 
sesuatu pemberian Allah yang berada dalam tubuh makhluk adalah rizgi. 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


(mo UUS 93 JS Lesngiuuog isu plug 4353, Al ade NI KS) 98 Aly yo log (6)) 
lang « Lanang 4 laa li yatasn «YAI Lag pilu yo lislaall Gb JiSin al Gd ul « 
gag « ld S9 yo Al Sab Galge UAYAI 98 Ld um sagilio al Alay? ASI ( Lgcogimng Mk 
D Oi . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4980 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah SWT menanggung semua rizgi makhlug-Nya baik yang besar maupun yang kecil, baik di 
daratan maupun di lautan. 


- Tafsir Aurthuby : 


ca wp JS leasing latian alas 195, dl ale Nl uSyal 98 Ala oles Ji s3 

Bo aw di" dl "gbi, "yo" 9 adi "lo "50 Uda NI YAA 3 Als yo log : Ji Jg3 : 
JS snlao Je3 le Ju: 933, Jl yo si « Uu wis "ade" " aiso Ul ade NI". duly Log : yag 
Id ulu pati 389. les dio lacg 1 JoSg . bong d dls es "all da": dg . Ul ud H55 00 slab 
sdlag » denoll n3ISII dicg « sluNL R3, 3). sai Gulo Yan Y low lg "elu " 93 KUsoll 
JS9 « @ls JS 99 dolc w@d : J89 . Gx ol Is dll Olga yo LS y J5 wal lilisog seo AYI 
Y aula «gua G5 as Mila Ul : Ji lay alull angg 29 Baya yu B3) Ioi ad al 
Solo. may ulas JS lala | S 854 sdg JUSII miuso b ASI gal ala cas LSI din 3 US Jasa 
UX lal sio GI 09 Ul 5924 A9 . dam eloig A59) elu 9 yaSU9 « all 4 Sisi lo diri 
S3 wal ul: Jl Na cal Goa JlbAI IsSArg » laila) ASIlo Lail leino9 Ru UM HJ Allaal 
(8 volc OS a Gaal wae? ella slow! 9 Ld Umadg AS) Slow 899 : les JB9 . Jalal Jo sll 
NI ISL md» X3 Ilbo Ibas 0S 50 wo JSI Lx ulu elo yo UNI JSI ISI UI le 
dea Jo & SS cal oo pena J9 . al sosllg susoll Ia "8 ul "93 Aa 389 . dd 50 
bw ? J3 £ JS ual 0 : amal gu JB SAI JI 98 GlaaNI Gam SAJI3 « wall laib oa Jl 
Nana Jb3 S JSb al yo : mod! pil Jab PS amal Ul Gao2 EL JII 334 Wil « ol bas dila al 
slowllg J SAI Isa V1 slowdl VI Jo 4S : Jb3 & elowll yo sdl09 mild dl J3 All : ad Jd : All 
USAI yo Sila slawi 0 IL) id Al Ul : J 


Wallahu a'lam 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/767308759958601 

3222. CARA MENCEGAH WAS-WAS DARI SYEKH ABUL 
HASAN AS SYADIZILI 

PERTANYAAN : 


? Tio Kurniawan 
Assalamu'alaikum ...mau TANYA nie, ada gak cara untuk mencegah penyakit WAS-WAS ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Untuk mencegah was was sebagaimana yang di ajarkan syeh syadzili kepada sahabat sahabat 
beliau adalah dengan meletakkan tangan kanan di dada kemudian mengucapkan : " subhaanal 
malikil guddus al khollaaag al fa'aal " sebanyak tujuh kali kemudian membaca surat fathir ayat 16 
dan 17, ini dilakukan sebelum takbirotul ikhrom. Lihat kitab nihayatuz zain mbah nawawi : 


BANI SY Lam 0 aed Jsi3 din ll ol 9SJI9 yalgwugll AN ULol aler Milad swsdl gal Sl 363 
Sisa Ob3 Sud Ly Uh Jo DOS gw Jail JNE yugaill ella Gu Jidg 05 code cikal as 
ASI JB giaa s3 Jai 17 16 GNI Jb4 35 (asa dll ade s5 lsg an5 


Wallohu a'lam. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4981 ) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/778735155482628/ 


3234. TERNYATA DZIKIR DALAM HATI BERPAHALA 
PERTANYAAN : 


2 Nadif Sogol 
Assalamu'alaikum. Nitip tanya ngge... Apakah dzikir dalam hati itu mendapatkan pahala ??? 
Suwun 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, dzikir dalam hati dapat pahala : 


26 Si 315 190 — 189 : 19 dagiinll Jiluall cmwoll Sagu all Sl - 

va (Olsall ) (1) S oliso lag Cubi 3D Jd " Oi lo Jali 259 cl SI ya" Cusall 4d (Ulu) 
SS solg dug gl dy 63 Ws US Ul lnngaugi UbsSN3 el yo dal sell SJ yl olisog cal, 
B9 Jill Wib yo lu dl Ul JSI! Ja s0 SSI Jlal ul oiaod d8) lo Jlall 315 lola Just ale 
Gal Sa gl HS 535 (51 " ts33 Sos0-Jl 355 Jl meli "3 JB plg Anal sal wall in pu. 


(1) ola. cuma Ia me all 33 J9 Jlio A8 3 33 dolan olg., Cusall Isa » Ula Guwl 63 JB 
Jo " Saras JB 0 Ab 52) dam G0 ular Lt 8 sekgadl9 Ayu 8 Ulas Gal tdi 98 da2" 
ob" osld" dki dl aa," Sosill J93 uc — ac Ul 9x5) — Jim 48 : 10 Uglid Kd 55 ul" 
II ul A05 90 A51 Jah "ll 553 yo Jual Ulil 2922 R0 Ul! 5S "7 alun Rt yo LS la 
8 up Ulu ygr uli 1,8 ISI Jag SY al Logao JI ISI nail Ily all : dil u93 adu alas all 5 
A8 laila alah xatio LS WS Cus yo A8 A8 Y lal SI gu Ulah SY al alus Jl Ac 
S3" elsa 25S3a Sagil Ja cw any Idgr9 ulas dibalas ya ono oobil Cun Lp Ala 
bo Ulas 0, 155 Cus yo dl), | Lai 03 cuil 09 Abad Cus yo dl, Pulai uc ati yo " Md Olgi X all 
dyucg ygdsoll ow SIS R5 K9 HI X9 ago UL slh Jold os,S " 

Jel oli il dl, 


Berpahala tsb ditinjau dari segi hadirnya dzikir dalam hati bukan ditinjau dari lafaznya dzikir : 


Cs yo olol Ulsi 48 cuil yog Abd Cu Yo sol Ulgill ic oi yes "Ad Ulsi X dll S3 " Aelsis 
dulu 0 9155 


Dzikir itu ada dua macam : 

1. Dzikir Golbiy yaitu dzikir dgn tanpa huruf dan suara. 

2. Dzikir Lisaniy yaitu dzikir yg bersuara dan berhuruf, 

Dzikir Aolbiy lebih utama dari pada dzikir lisaniy dgn selisih 70 lipat : 


YA yo: Sasa aldi S9lis : 

SI yo Jus lg sud S3 49 Juni 

ve HS baal sulull Se ia Oa Pan IR En ui SI ul ale! 
HS dll uc SINI Kada lad 9519 el sial 9 gull 8 W83NI gas 59 SI mis Y G9 lg cal adl 
ac SI tgk md 9G 16 Kl dd Gosall 5g syal bal Sd suio debu 3 sll SI. # 
JJ Ja8 S3 38 Ia # S3 JS Jussl SSI ag #JB9 H3 db Gl us # bas all S6 Ula # 
Ruin9 old yarog Old geagog pall las Ino Wall ud3 sal SI dikasi isl )usl sg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4982 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lo 159.3 385 plug Gulo All dus pai Ll diy laS AS Sl Sir Oolady9 AS Sudi alay As Nang Jl 
ie Ma as SN ae si 3 Ian Le all 3) AE og cal TG in 
ob Slles dil Jlt3 IggiS3 Inles lay @latall Cuitsg dus ul Sl ali ss abal At SIS ISI 
dl ul adles dl Jgis oliuiS9 olimosl 389 XI olilatng oliale Lao Lusi LS 5 lo UgJ9R3 $ udi yo Sal Mi, 
si SSI lal li WI 93, disile yg dhg 9 gal olg, (sell SI gag el jal Lila Luna (Sx 
asbna dles to Sim Abal cas halo valas anna N 


2 Ahmad Husain 
Mungkin bisa membantu... 


Je Sroill yg aib US Il US L Sie alo 25 2953 Jb ASN Ul Hang SINI &Suus:Js3) 
Is Xl le Ou ya SW yo Ale Oli g-B0lsoJS-h48 Uli, 05 Lula IS il, 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/764771086879035/ 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2013/06/2412-dzikir-keutamaan-dzikir-hati-dan.html 


3247. HAKIKAT UJIAN DAN COBAAN HIDUP 
PERTANYAAN : 


2 Barron Owni Robbie 
Aslmkm.wr.wb. Minta bantuan untuk menyempurnakan hadis yang ada di kitab aljami' ash-shoghir 
berikut ini : 


kata Wil ya J2 Wipale Ba IV AYI atik Wa ha mata AA Sl) Sl) So MA OA laa D3 3 NO Sly Ao MA AA al el Ba) 
ANA 


Adakah yang bisa membantu menjelaskan isi dari kelengkapan hadits yang akan dijawab nanti ?. 
Syukron katsir. wsimkm. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Ujian dan cobaan dalam kehidupan sejatinya bukan untuk mengukur kekuatan dirimu tetapi untuk 
mengukur kekuatan kepasrahan, tawakkal dan kesungguhanmu memohon pertolongan dari Allah 
Azza Wa Jalla. Dari Sa'ad bin Abi Waggash beliau berkata : “Aku bertanya kepada Rasulullah 
Shollallohu 'alaihi wasallam : “Ya Rasulallah, siapa manusia yang paling berat cobaannya ?". 
Rasulullah menjawab : “Para Nabi lalu orang-orang shalih lalu orang-orang yang semisal dengan 
mereka lalu yang semisal dengan mereka. Seseungguhnya seseorang akan diuji sesuai dengan 
kualitas Dien (agama) nya, semakin kuat ia berpegang teguh dengan Dien nya, semakin berat 
cobaan dan ujian yang diterimanya. Sedangkan yang Dien nya biasa-biasa saja, maka ia diuji 
sebatas kualitas Dien nya itu. Dan ujian itu akan terus menimpa seorang hamba sampai ia 
berjalan di atas bumi tanpa dosa”. (HR Tirmidzi dengan derajat Hasan Shahih, Al Hakim dalam Al 
Mustadrak dan Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban). 


dil ehislatual 898 yo plus 6G Glill sbg 1g os Gaal NI 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4983 ) 


JB AG Kal pall SL AU Igta3 6 GB JB 20433 yul op asw LE 
S3 JB Ol 3G Sila lin Ala GB UB dad Um Ole JSI diss Jis YG Jis 5 93 5 sll 
AA AA an an AR 


Tuhfatul Ahwadzi : 


di En ai mala 3) Jaa Sy ola Ay aga Sy saman ay mma 1 la BJ Sk al yang MUA Tes ita laa 36 BJ Yiale Sa Wi 

AJ Sail Wal el mata SA il Slop ana (JA Aan DM 9 aU Sly ag MA YAA lail ol ma NA Al ba Le Jana xi, 
KN SA yana, IV oa al oa as BIT bag see BII Ma my Da As eny ke d3 GIA AA ay Uap Ny Mao 
Ol Ul ola sala Pena) Is kta Lisa s3 Wine 3 Za NS IYA 


Syarah Hadits : 


3341) 1 Ki ya Kadis ( Is S3 sja ) 2 ( Is KAA gawai pd (Yisule ( 1 As kea 3 NaNe Yiga SI ey akh Sal AAS 
£3 pa Alinala 6 iga 39 Ik asi gl Jian $ Liga IYI s2aA « ali gay —, WA Is) PA lala MESRA AA 8 TIA Ne Kr Tina ina pl! 
Sitimle Hu Ia Sal, ) ba) AISI BJ Unas 3 IV Tia ay MUA slsag Lu Ha Minas, AJ ay Mall : “Is (pa ya 
Bea el, Yel, HA ya ja, d3 | va: 67 I By | Wes WA AN 6 kada IS gp 3 ola 3 Waw "3 (alta 
Ce Hyid gllala Utelin el Ki glles SY Nel, EK hp Ata| SN 8 & Yepule Masa Wal x3 : sa 5 sial Dug SY 
(Alap mela sa A3 Jin YaJ Yaa « Na ae Wa Sl ma MA ( 3 abal yo ant A8 2 ar 
SAY Wang 1 Una sal Maak IV ols SD 3 Wa Dikatik 3 3 asia Mei gILA ) al Sl (Siwan IDN gia» ) A5 MA 
(AA (ap Te ILaguala Ih Hal ayal Agak), Sly ghamad mn) Jaa Tt Wal gal) dial 9 alan) ) LD AD G6 ( Io SA TA ) 
Ka Asa BA (NG BA samia TU Ss YA Lana Sy Ios ena alay BJ Wang 1 AJ ILSDA TAM JA (ISA Jana cold 
“NOd. BJ Ul X3 1 Sl IV Ja Wak Toy mina dg Ma gag MA Ty Sastra Ao Wala 6 sa TU Jl, Uti 
“Te «Kis. ) kh Sa) MA ( ha 25 mag wae « IL 3, Ul Ulir « Bag Sl Wash cola IS) WN go kj) Ja ag 
IbN ( sala Kia jaan ( Is Yan ) mia KA ai el, Ngus gal ala Sara (SA sy SA Jaa 3g 6 asa 
Slip man yul ip Wal 3 oma san al ola Aga 3 Jas aan ag (Jang ( SIS pad kanan Mah yag Itil Ae USA 15 la 
salad alay ak Hala Sa & 5 aim. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/714799781876166 


3265. PERIHAL RIYA' JALIY DAN RIYA' KHOFIY 
PERTANYAAN : 


? Thorigotul Hayatil'aaridhoh 
Assalamu 'alaikum. Tolong dong jelasin tentang riya' jaliyyah dan khofiyyah ? Sekalian contohnya 


ya 
JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Lihat Syarah Al-Hikam, Hikmah no 170 : 


(A5 sa a33 lo doglaog 943 bl Ulelall 38 Lelang Ws jalb drosl X9 mall 5) 


Artinya : "kesenangan-kesenangan nafsu dalam maksiat merupakan perkara yang dhohir dan 
jelas, sedangkan kesenangan-kesenangan nafsu dalam ketaatan adalah perkara yang sifatnya 
bathin/samar, dan megobati perkara yang masih samar itu sulit untuk menyembuhkannya." 


PENJELASAN 


Kesenangan-kesenangan nafsu dari kema'siatan yang bisa melukai/mencederai pelakunya 
(menjadikannya berdosa) adalah perkara yang wujudnya dhohir, yang mana pengaruhnya sangat 
membekas di kalangan masyarakat. Kebanyakan hal ini ditimbulkan dari sesuatu yang bersifat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(493 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


materi. 


Minum khomer, berbohong, bermain di tempat-tempat judi dan perbuatan tercela lainnya, 
kesemuanya itu secara dhohir merupakan kesenangan-kesenangan nafsu. Namun kesenangan- 
kesenangan tersebut sangat berpengaruh negatif yang berpotensi merusak tatanan kehidupan 
sosial dan keharmonisan hubungan sosial yang berlangsung di antara keluarga, Maka pengaruh 
yang bisa merusak ini seharusnya sudah cukup menjadi pengingat atau pencegah dalam 
melakukan hal yang negatif tersebut. 


Adapun kesenangan-kesenangan nafsu yang bisa melukai dan menjadikan dosa bagi orang yang 
taat adalah sesuatu yang berasal dari dalam dan sangat samar. Tidak akan bisa merasakan 
kelembutan penyakit ini kecuali pelaku itu sendiri, oleh karena itu ia tidak akan menemukan 
sesuatu di depannya yang bisa mencegahnya dari penyakit tersebut, orang lain pun tidak mampu 
mendefinisikan bahwa ia (yang sedang melakukan ketaatan) sedang terserang penyakit atas amal 
ketaatan tersebut. 


Kalau kita amati, tugas-tugas dakwah, jihad, amar ma'ruf, dzikir/kholwah, menyerahkan kelebihan 
harta bagi yang berhak menerimanya, kesemuanya itu secara dhohir tidak menghasilkan sesuatu 
kecuali hanya keletihan dan kecapean serta kerugian harta, lalu dari arah mana kesenangan- 
kesenangan nafsu yang didapatkan oleh orang yang melakukan ketaatan tersebut? 


Ketaatan-ketaatan tersebut bisa dihinggapi dengan kesenangan nafsu yang samar yang mampu 
menghilangkan pahala ketaatan tersebut. Diantara kesenangan-kesenanagan nafsu yang samar 
tersebut adalah pujian dari manusia atas amal kebaikannya, ketenaran, dan perasaan pelakunya 
bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. 


Segi bahaya penyakit ini adalah kasamarannya dalam menggerogoti amal ketaatan sehingga 
masyarakat tidak bisa meneliti dan memantaunya, maka dari itu mereka tidak punya jalan untuk 
mengingatkannya karena kesamaran tersebut. 


Kemudian hal-hal yang bisa menjadi pencegah bagi seorang hamba dari kemaksiatan sangat 
banyak sekali, untuk itu cukuplah bagi seorang hamba akan pantauan dan pandangan masyarakat 
terhadap kehormatannya. 


Lalu apa yang bisa menjadi pencegah bagi hamba (yang taat) dari kesenangan-kesenangan nafsu 
(penyakit @olbu) yang samar? Tidak lain adalah pendekatannya kepada Allah subhanahu wa 
ta'ala (Murogobah). Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkara yang masih samar itu sulit untuk 
disembuhkan sebagai mana hikmah yang disampaikan oleh Ibnu 'Athoillah. 


DALIL 
OA Jl) gile log gi lo ala Ul 


Artinya : " Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan "(an 
nah! : 19) 


(& all) suov Uglosi los Wllg & MS lo cal AS20 383 


Artinya : " Dan dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan "al hadid : 04) 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4985 ) 


Dari ayat-ayat di atas kita tahu bahwa Allah itu Dzat yang Maha Melihat apa yang dikerjakan oleh 
seorang hamba. Baik amal itu dhohir maupun bathin Allah pasti akan tahu. Seorang hamba yang 
dari dhohirnya melakukan ibadah namun dari bathinnya masih ada unsur riya' maka tidak akan 
mendapatkan pahala. Inilah yang disebut dengan penyakit bathin yang sangat sulit untuk 
disembuhkan. 


APLIKASI / PENERAPAN 


Adapun hikmah yang dipaparkan oleh beliau rahimahullah mengandung beberapa mau'idhoh 
diantaranya : 

Seharusnya orang yang diberi taufig oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan dan menjalankan 
perintah-perintahNya supaya terus waspada terhadap kesenangan-kesenangan nafsu yang 
menggerogoti / masuk di dalamnya. Kesengangan nafsu ini Allah menyebutnya dengan bb XI 
(dosa yang samar / bathin). Terkadang seseorang yang beribadah tidak merasa akan penyakit 
yang samar ini karena kesenangan-kesenangan tersebut tertutup rapat dengan dhohirnya ibadah 
dan ketaatan. Maka seyogyanya ia sadar bahwa Allah itu Maha Melihat (cu ), mengetahui akan 
ketidakjujuran mata dan apa yang disamarkan oleh hati. Jika seorang hamba tahu akan hal ini, 
seharusnya ia selalu mencurigai nafsunya sehingga kesenangan-kesenangan nafsu yang samar 
tersingkap dan mampu memerangi serta berusaha keras agar hatinya bersih dan selamat dari 
pemyakit itu sebelum ia berangkat menuju Allah. 


Wajib bagi orang yang ingkar dan yang sedang menasehati/menakut-nakuti orang-orang fasik 
( maksiat) yang terus menerus dalam kedholimannya agar tidak memposisikan dirinya pada 
kedudukan bahwa ia lebih baik dari mereka yang sedang dalam kefasikan dan kemaksiatan 
tersebut. Karena apabila ia merasakan hal ini, berarti justru ia sedang melakukan dosa yang 
samar ( ybb JXI ).Banyak sekali orang yang taat tidak menemukan hasil ketaatannya di hari 
kiamat kecuali hanya dosa-dosa yang dibungkus dengan ketaatan. Dan banyak sekali orang yang 
sering melakukan kemaksiatan namun ia menyesali atas perilakunya yang keji dan melanggar 
syari'at tersebut tidak menemukan sesuatu di akhirat kecuali maghfiroh atas dosa-dosanya. 


Jika sudah jelas bahwa mengobati penyakit hati yang masih samar dan berpotensi 
menghancurkan pahala amal ketaatan lebih sulit dari pada mengobati kejelekan-kejelekan yang 
sifatnya dhohir, maka selayaknya orang yang taat masih menganggap dirinya termasuk orang- 
orang yang maksiat dan segera menasehati dirinya sendiri sebelum menasehati orang lain . 


Sesungguhnya solusi untuk menghilangkan kesenangan nafsu, dan mensucikan ketaatan/ibadah 
adalah kembali kepada pelakunya ('abidnya) itu sendiri, ia tidak mempunyai alat untuk menolong, 
membersihkan dan menyelamatkan diri dari penyakit tersebut, kecuali selalu melakukan 
pendekatan diri kepada Allah (Murogobah) dengan cara memperbanyak dzikir. Ini adalah obat 
yang samar yang cocok untuk mengobati penyakit yang samar juga. Jika mampu mengambil obat 
ini, maka kejelekan-kejelekan nafsu tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya. 


Orang yang selalu murogobah dengan berdzikir kepadaNya, sifat riya' tidak akan menemukan 
jalan untuk ikut andil merusak amal ibadahnya. Dzikir ini sering disebutkan oleh para Ulama' 
dengan sebutan "Dzikrul @olbi". 


Akan tetapi, perlu diketahui, hamba yang taat sangatlah sulit untuk mengambil obat yang samar 
ini. Ia harus mampu menyingkirkan pemikiran-pemikiran negatif yang bersifat duniawi agar bisa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4986 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menemukan lezatnya dzikir yang bersih di dalam golbunya. Inilah bentuk jihad yang samar yang 
bisa menjadikan amal-amal lain menjadi baik. Wallahu A'lam bishshowab. 


2 Santriwati Dumay 

Keterangan kitab Mau'idhotul Mukminin Syeh Jamaluddin Al @osimi tentang Riya' ada yang jali 
dan ada yang khofi : 

Riya' jali adalah riya yang dapat membangkitkan dan mendorong suatu amalan walaupun dia 
bertujuan utk mendapatkan pahala, ini adalah riya' paling jali.sedangkan yang lebih samar sedikit 
dari itu adalah riya' yang tidak dpt mendorong terhadap amalan dengan sendirinya tetapi dia bisa 
meringankan amalan yang karena Allah misalnya orang biasa sholat tahajud setiap malam dan 
terasa berat, tetapi ketika ada tamu dirumahnya dia menjadi giat tahajudnya dan terasa ringan. 


Ada yang lagi yang lebih samar dari itu, yaitu riya' yang tidak berpengaruh sama sekali dengan 
amalan juga tdk berpengaruh dalam merasa mudah dan ringan dalam beramal tetapi riya' ini 
tersimpan dalam hati , tanda-tandanya yang paling jelas adalah merasa senang dengan 
penglihatan orang lain terhadap ketaatannya, terkadang seorang hamba itu ikhlas dalam 
amalannya dan tdk beri'tikad untuk riya' bahkan dia benci riya' dan menolaknya serta 
menyempurnakan amalan amalannya, tetapi ketika orang lain melihat amalan tsb dia merasa 
senang di dalam hati.rasa senang inila yang menunjukkan adanya riya' yang tersembunyi karena 
andaikan tidak adanya lirikan hati terhadap manusia maka rasa senang tersebut tidak akan terlihat 
ketika amalannya dilihat oleh orang lain. 


Riya yang tresimpan dlam hati ini bagaikan tersimpannya api di dalam batu dan bisa terlihat 
bekasnya yaitu berupa rasa senang dan bahagia ketika amalan dilihat oleh orang lain , ketika telah 
merasakan senang dengan penglihatan orang lain dan tidak melawannya dengan rasa benci maka 
jadilah rasa senag itu sebagai kekuatan dan makanan bagi urat-urat yang samar dalam riya 
hingga bisa menggerakan terhadap nafsunya dengan gerakan yang samar agar bisa diketahui 
misalnya dengan melirihkan suara atau bekas tetesan air mata. 


S5 as asi Sa Is daa sa ab aa seba let 
See asa Sl delkeaaya Yi oosu Jali along dua tun sena 
dl S9 J basis Ius d0 Joy 150 « ul Jang JJ JS. 


slaTsn ala as dibina Read Lesi dasi 3 Jaga 3 5 daa 33 Sai Tedi ye sasa 
D9 yg AD daa bl Afisu Yg » alas 49 walau MU arab sad pil PL aw ul lee 
(dg « dolell dx US yo dls 29,9 J abilg ed du al ul Rei Isl yg « Jis Jodi aaiug 

valid ENI Sic 2yayw seb lo wall dl Kali lil ag «2 yal Bid5y Mio 3 clay sale Jay Janu 
On aoalg al Jl SIS ENI io seb £ ASIN 98 II Sial ll 98 Simo el Jl JS sa 
Si elall 9d wall Gsall cit9 bs li mad dal So el Jelas alg BABY 29 adl Ba petual S| 
AMS Jilogl gl yA sil Ale gily bas AS ul kis lnslii sud dis 4S 5 dadi ale Ja 
Esoall bila Lol 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-129&ID&idfrom-242&idto-258&bookid-129&startno-11 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/786800158009461/ 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4987 ) 


3266. BERSABAR DALAM MENJALANI MUSIBAH 
PERTANYAAN : 


2 Seputih Awan 

Assalamu'alaikum..Maaf mau tanya lagi.. 

1. Kalo seseorang terkena musibah, sakit, bencana, apakah dia wajib bersabar..? 

2. Seperti apa contoh perbuatan orang yang sabar dalam menghadapi musibah, sakit..? 
Terimakasih banyak.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam warohmatulloh 

1. Wajib bersabar dalam arti ia menerima dan pasrah serta ada ikhtiar dan usaha untuk bisa 
melewati cobaan tersebut dengan tanpa kehilangan ganjaran dan pahala dari mushibah/cobaan 
tsbFirman Allah dalam Al-Bagoroh 155-157 : 


(SL wsll (155) ola! sing OLaillg pati M9 JlgoNI yo Latig Egallg Sgsll yo sept Siglulg 
ugrigall Ad elJolg do» 9 a32 00 Ulgluo pgale elilal (156 ) ug2aL, Wll bla W LI Is) dunoo agilol 
(157)) 


Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut,kelaparan,kekurangan harta,jiwa dan 
buah-buahan,Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar-Yaitu orang-orang 
yang ketika tertimpa mushibah mereka mengatakan : sesungguhnya kami milik Allah,Dan 
sesungguhnya kami hanya kembali kepadaNya-Mereka adalah orang-orang yang memperoleh 
pengampunan dan kasih sayang dari tuhannya,Dan mereka adalah golongan yang mendapat 
petunjuk. Sabar juga termasuk ibadah batin yang tinggi nilainya dalam pandangan Allah. Banyak 
firman Allah tentang sabar di dalam al-@ur'an, antara lain: 


Klu itu d3 Ugsulkal 6334 Ll) 


Artinya:Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa 
batas. 


Gio! ga Ab G| O0kall0 putal Igiiikul Isial all gl U 


Artinya:Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
(menjalankan) shalat, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.Sebaliknya, orang 
yang tidak sabar, yaitu putus asa, menggerutu, gegabah, terburu-buru, dan sebagainya, berat 
sekali akibat yang dideritanya, bahkan diperingatkan oleh Allah SWT, seperti disebutkan di dalam 
hadis gudsi: 


sal gua 05 Ao gulat ya JI aib ade uan A3 ulos ade Kiu J Yo Ul YI all Y dil Gi 


Artinya:Aku Allah, tiada Tuhan melainkan Aku: siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat 
pemberian-Ku, tidak bersabar atas ujian-Ku dan ridla terhadap kepastian gadla-Ku, maka carilah 
Tuhan selain Aku.Pengertian dan praktek sabar luas sekali, sebagaimana disabdakan oleh 
Rasulullah SAW: 


dmna 12 3x03 Sell ale jang dinoall ole ju SG jual 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4938 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


. (ale og busll ul al ol) 


2. Ujian atau mushibah sakit, atas ini wajib muhasabah kepada diri sendiri karena sakit tsb 
disebabkan karena dosa. perbanyak memohon ampunan kepada allah dan berdo'a serta berikhtiar 
dengan berobat. 


- Tafsir Baghowi 


(Isl uesll (155) sroeluall aing Wlillg putidl9 lg y0 yotig Esallo Isl yo cew Si slulo 
U9igoll MD ellglg A05 9 pH) YO Clolo agalc slidgi ( 156 ) usa, all G9 al Ll JG duuno agiloi 
(157)) 


dil 50 NS Sigli ala dust mail ls ADUIS Sam dal Li yisulg LSI ( Sialulg ) sdlas Asi 
sal pa pin ok cal JS Kl ya mp) ale ul Ula gal 0 tiba OB 
Jid9 wgallg Jidll usu (ati Nl9 ) ello ULwsll ( Jls0AI yo yatig ) lal susu (€sadls ) 

Slles dil Is3 Isl JB al ge3lill ye 459 Jail 98 Rilgndl iso (Lois ) Kudis 32 yak 
On AA Sa Ae SA na 
Ul 203 Ja Jl J9 


-Tafsir Ibnu Katsir 


(SE wall (155) oral! sing OLaillg pati V9 JlgodI 50 Lot9 Egadlg Ggs wo sepiu Siglulg 
ugrigoll ai elilglg dos 9 gr) 0 Cilaku peale elilal (156) asal) ll blg ali LI IgJB dumao pgiloi 
(157)) 


ai sis Siglulg ) 1 dJlai JB lo « agininug MD isu : SI | usogall | ole wliy Ul dls usI 

lb « &929 9S yo elu bobig «elo B3 | 31 : sen) (OLI alis wa rkallg Sio sada 
ul el sgku lagio JS Gill gilall Ul (112 : Jas | (S9Il9 Ega sud dll GI) : alas JB: 
wo yatig ) el yo Jali ? SI (esalls Ss5ll yo sendu ) Lala JB3 . Is5ll9 &gall yul : JB Iaedo 
da Y : Na Be ne Sl (JlsoNl 
dil Id JS9 - isslg 48 Jati N Jesull rasa ClSG 1 Kila rasa JB loS . YialeS E)I50ll9 Silaall 
Corsa aug ) 1 JB Iaelo » ulic Fall | Jeli yog TAI UE ab 03 asas Y ali isu Lao 


Jlg0NI yatii9 4 Ulao aluo ! Esa « dil 393 : al Gg yo laa ul wapka! Las KS 389: 
JGA Salsatdlg «EL 23 : yailg «35 JI. 
Jel dll «js bd 539 . 


-Tafsir Jalalain 


Jitll £ Uti M9 ) DL 4 Jl yo protig Hooll | gada ) sae) | Iga yo seni SSiglulo ) 

DI ade | ore atug PX Al usai! las ASI masal isl alga 4 Oia ) LL 2 
Allah berfirman dalamm hadits gudsy : 

agan 85 SB yulia 1251 A9 GUU le Son A9 pulas ole ig Al Jo UL AI AI Y All Gi 

Artinya:Aku Allah, tiada Tuhan melainkan Aku, siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat 


pemberian-Ku, tidak bersabar atas ujian-Ku dan ridla terhadap kepastian gadla-Ku, maka carilah 
Tuhan selain Aku. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4989 ) 


- Fawaaidul Majmu'ah Li Syaukany : 


silat Ki J3 , gulat Gay 3, JG ade data Go 4 OLI YAI UI il " Gowa Cm) , 
HL : paito 38 Jl" Slam Ly Ss 


- Faidul @odir maktabah syamilah : 


X Isa gi WS 19 adl JB (sSlgau L5 paid WOL ale sy ala KULAH LA al yo ale Al JB) 
ve Hao abg Gro yalo Jic yal angillo meal Ale Isag ola SI U, SsuuB las wib L, Ula 
JJ 98 0All9 pel XI basal 9 yaadg pan0y Mal 9 su JI :J3 dago lg dad gali Lo 1 Jis SI JB 
umi Lo s0A8 38 lori LoS & alI9 Rldb may DG SBL lag Sl Be DL Jloll 9d dugasllo » yoll9 
(ATO svg ox al SAI yo UNI lg... 5 uuols 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/787202421302568/ 


3268. TAWAKKAL DALAM URUSAN RIZKY 
PERTANYAAN : 


2 Ikhwan Nurudin 

Apa yg dimaksud dengan "SEBENAR-BENARNYA TAWAKKAL" pada hadist berikut ini? apa ada 
hadist lain yg menjelaskannya? “Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan SEBENAR- 
BENARNYA TAWAKKAL, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah 
memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan 
pulang dalam keadaan perut sudah terisi”.| HR Ahmad |. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Bismillahirrohmanirrohiim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman : 

di 6 Ol ale K3 533 
“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupi (kebutuhan) 
nya” (AS. Ath-Thalag: 3) 


Teks Hadits 


Hor HA 


vm Uya) :JE3 CU ala, -((Ully 25233 Kolas 5585 ar: Gn bs Fa B3 Ka dl) 


Artinya: Dari “Umar bin Khaththab rd bahwa beliau pernah mendengar Nabi bersabda: 
“Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya Dia 
(Allah) akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung, ia (burung) 
keluar di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan 
Ga San Tirmidzi dan beliau berkata hadits ini Ha 


T--9 


YASA USA "JB: Sa se Sa na DU, Ma an ea Raga JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4990 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cg Wb Y 3S IS : JB, doball jl G3 : JB, pakain (Agu WS : Jb, Bilal Me H3 
Sel 38, US Ul yaah, Ob 5 Jae VE, ulusll mai yul Ye, BB yul yg, Iya Y S 


Kai Woles 3885 Jalil 357 GS K3 A33 GS Ul ade a35 SI II": JB, Ang del ola 


Ionu Rojab dalam Jami'ul 'ulumi wal hikam menjelaskan tentang Hakikat Tawakal : 


kusll 90 yo pln! 2899 « laa Hlatuul 08 J53 30 dll ale Lali slaicl ja 30 : Kail dnyia 
Ol gw Rig A9 221 A9 ing X9 boga ul Ulu Gatoig « Al LS gol AS9 « WS 2,519. 


Hakikat tawakal adalah hanya bersandar kepada Allah dalam usaha menarik kemanfaatan dan 
menolak kemadhoratan dari perkara yang sifatnya duniawi maupun ukhrowi.dengan landasan 
keimanan bahwa tidak ada yang bisa memberi,tidak bisa mencegah,tidak ada yang bisa 
mendatangkan madhorat dan tidak ada yang bisa memberi kemanfaatan kecuali Allah SWT. 


dls 1 Gila 553 lg Olga il Gil 538 sll Ulu 93 ss li N USgull Jis Ul alelg 
Jill «ic lsNL Ulu 93 gel « Job Oo yol R0 ld Molaiy Lol Wlles Al UI « elly 
Y ulul Uc Uk 


Namun demikian,hakikat tawakal tidak menafikan makhluk dalam mencari sebab.karna Allah 
memerintahkan untuk mencari sebab dan memerintahkan bertawakalMencari sebab dengan 
badan adalah bagian taat kepada allah,sementara tawakal dalam hati sebagai bentuk keimanan 
kepada Allah 


algae All ala - ywll yg Ac Al LS) UII Ly J05 ye Lugu) A9 gulll Curl | 496 :u2 J 
“Ala olg Lily R95i9 « Lolas gag « lali G5x la SBU. aKgi G3 dll ac usg) il 3) : J6 
UMS aa 1 Sio all J9 « Sig" mo" ulas vla Ale wal will! 9 S0 ydlg Sasl . 


Syarah hadits : 


LSI 1 202 Raw 4 ii pos Ul Raw « Bd ey dl uc Als) up pg 2NSD An, Call bsa 
sal 46 lagii99 « alun log) B3 Bud us Ul 209 puoi gag « - plug Aulc AU ala - yul ye dry « 
289 . dis Ul yA) 00 yo). dual dll pada « - alug le all al - said il $3 J9 aoi calo 
ala yg Y yo Oli 198 SIG « - plug le dil aka - yulll ye ac vyl Cup yo Lpall Ka 39). 
(A97 0 Lag ebeg ll Lala pl 0 dilg 4 Kail 93 Jual Cus Ing» S3lJl pia gol JB 
93 Ul ade JSgiy 109 Kawiby Y Cus yo Bj 9 ls 50 Janu All Iis og : Jas sc All JB, HJ 
ball ul al: d J3 «25 oa de HN ada - akug Gulo All lo - yul 1,889 (372: HA J anus 
ASI dau 589 - piilidg pgiud Alun 48 slip IS 4 SSgillg SeKil lgi gl! uin pg lay Isl pel 
ol dl Jangill 0 dls ? Call as JB » laany lil bis! : yus ul Cyas ati 99 wigall Id ade 
9 : JKN dodl lo dip a69 « pol ll 1533 M3 oolS yo MC 0 SI, Ole SIS gi ym Jl Yo du 
dag 50 Jl dc Hull sloicl Guo 90 : IS gill Giring Cawiby Y Cus yo G7 49 bo 50 J Jang Al Hiu 
al ol Sae UK yen Ao. LK 6330 Lusi asi ye LA 23992 lali dna 3 
Yo 3 SD9 JB9 . Ul Elo» JSgill : yu3 uya JB. olga Ray X9 mAy Ag Roy Ng sabu : 
GS Uus Lal Cup 939 - Ai 9D All ul alay lu ale Seal YSS ul? ywmll JB. Kail Soil Ulsl 
5955 1498 yo dll ade Jaa 4 yuli So3l US ul dwi 0 1 JB « - alug lc dil aka - sy 
Isis US ly « lake Isi Gro lal yul All : le» 4d Jai US Ul - alay le All aa - Ac : 
lag Ol 28 ala y3 yaa sala Y gi Gi al les disi olile Jai yan ilees all 
Sulu adela sal sodles Adil jl «elly LS 93 dia C3 59 « Lea Ml yana 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4991 | 


Syarah Ringkas : 

Tawakkal merupakan salah satu amalan hati yang agung lagi mulia yang mesti dimiliki oleh setiap 
muslim. Tawakkal berarti menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya 
dalam rangaka mendapatkan suatu manfaat atau meghindar dari suatu hal yang membahayakan 
dengan tidak mengabaikan sebab-sebab syar'i yang dapat mengantarkan kepada tujuan-tujuan 
tersebut. Jadi tawakkal itu tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu menyandarkan hati sepenuhnya 
kepada Allah dan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan oleh syari'at. 


Dalam hadits di atas, Rasulullah telah menjelaskan dengan gamblang tentang pentingnya 
mengambil sebab-sebab untuk meraih suatu tujuan disamping kuatnya sandaran hati kepada 
Allah. Dimana beliau memberikan contoh dengan seekor burung yang keluar di waktu pagi dalam 
keadaan perut kosong kemudian pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Artinya si burung 
telah mengambil sebab untuk medapatkan makanan yaitu keluarnya burung di waktu pagi. 


Dan Rasulullah yang merupakan penghulunya orang-orang yang bertawakkal pun telah 
mempraktekkan tawakkal ini dalam bentuk nyata, seperti memakai baju besi ketika beliau ingin 
berperang, mengambil pemandu jalan, mengambil arah yang berbeda, bersembunyi di gua selama 
tiga hari ketika beliau hijarah ke Madinah. Semua itu beliau lakukan untuk menunjang dan 
melancarkan proses perjalanan hijrah beliau ke Madinah. 


Faidah dan Hukum : 

1. Wajibnya bertawakkal kepada Allah dalam segala urusan kita. 

2. Penjelasan tentang hakikat tawakkal. 

3. Tawakkal adalah salah satu sarana untuk mendatangkan rizki. 

4. Allah adalah Rabb satu-satunya yang memberi dan mengelola rizki para makhluk-Nya. 

5. Tawakkal bukan berarti duduk berpangku tangan tanpa melakukan sebab yang kongkrit (nyata) 
seperti bekerja. Seperti burung yang keluar di waktu pagi dan kembali di waktu sore. Wallohu 
a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/7878871645674271 

3274. KEBAHAGIAN ALLAH SWT ATAS TAUBAT 
HAMBA-NYA 

PERTANYAAN : 

? Nona Arya 

Assalamualaikum.. Mohon bantuan lagi.. Saya pernah membaca hadits yang menceritakan 
tentang Allah swt tertawa karna mendengar doa seorang hamba dan keliru mengucap "Ya Allah, 
sesungguhnya engkau adalah hambaku". Saya cari cari lagi di kitab kitab di rumah nda ketemu 


ketemu. Mohon bantuan dituliskan matannya lengkap dengan sanad, rowi dan kedudukan 
haditsnya, syukron 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Di antaranya dimuat dalam shohih bukhori dan riyadhus sholihin : 


4938 #Cnsall 35 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 4992 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JS Gp doSC WAS « yaigy Cp Ja USS 1 AG 53 Up d3 « awali Up SaK0 LiSS (299 0 Cus») 
oale Al aka bl Iga JB: JB «Ane 303 sUlo Gal 58 «Asi yul 3 dll ne G7 Jkul BS 
Reg dio Lili 38 , wb ls ale « US Sal bo dll Dai Gus omc Gg 353 Sal "1 Allug 

Gaili laa 39 ISI « SIS 35 Lu bl 0 ul 3 lb 49 ilusb PA wu. pia gw, Wae 

ml ita Co Los ah) Ula SE Gil all asal Sa Go" JBS" kolbay SG osie ". 


Allah merasa bergembira karena taubatnya seorang hamba yang beriman melebihi kegembiraan 
seseorang berada di gurun sahara yang mencekam dengan ditemani hewan tunggangannya serta 
perbekalan makanan dan minuman, kemudian ia tertidur. Ketika ia terbangun dari tidurnya, 
ternyata hewan tunggangannya terlepas dengan membawa perbekalan makanan dan 
minumannya. Kemudian orang tersebut mencari hewan tunggangannya tersebut ke sana kemari 
hingga ia merasa haus. Setelah itu, ia pun berkata: "Sebaiknya aku kembali saja ke tempat tidurku 
semula sampai aku mati." Tak lama kemudian orang tersebut telah membaringkan tubuhnya 
dengan meletakkan kepalanya di atas lengannya dan bersiap-siap untuk mati. Ketika ia terbangun, 
ternyata hewan tunggangannya itu telah berada di sisinya dengan membawa bekal makanan dan 
minumannya. Sungguh kegembiraan Allah karena taubatnya seorang hamba-Nya yang beriman 
melebihi kegembiraan orang yang hewan tunggangannya terlepas lalu kembali dengan membawa 
perbekalan makanan dan minumannya ini. Dan karena sangat gembiranya ia mengucapkan : Ya 
allah,Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. 


Berikut ini hadits-hadits yang semakna : 


Hadits Muslim 4927 : 


All Iga CE 05158 gal LE lo yul US Ala 63313 AS Bala Ui paR3 WAS aa Ng gli3 
Aisi CAM UU Als 931 H5 Tas Us yu 1x16 Ob Sie Ul V3 35 All JG JB OI alas ge Al ala 


sal al Cak ag HI Sl ls 


Aku bersama persangkaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku. 
Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan 
seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. 
Barangsiapa mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. 
Apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila 
ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari." (HR. 
Muslim No.4927). 


Hadits Muslim 4928 : 


GE BII ul GE melia yAS JI IE Gil gus busall Lis guisall 33 Uh daluo 4 WI SC pids 
SI akan Kasi Lo Sal dgn S3 Sal al dug ale WI adao Ml Iga) JB JB 55358 yul UE RISA 
ado Yull LE da5 yul LS dio yj pad LE Jasa Lis GUI Ae Lis gal) Uy Soso LiS5 9 353 
ol2oy alug lc All 


Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan seseorang 
yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Dan telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Rafi" Telah menceritakan kepada kami Abdurrazag Telah menceritakan kepada 
kami Ma'mar dari Hammam bin Munabih dari Abu Hurairah dari Nabi dengan Hadits yang 
semakna. (HR. Muslim No.4928|. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4993 ) 


Hadits Muslim 4929 : 


OS ya Usa Olsit JB 9 baSI Gaul JB Glsis Basllg mal ul G3  Gakala dis wal Uj Ulsig USS 
cad 333 Jana d9 Hael UU ne de H3 JB gw w OB 58 wa Yj Inlas 68 yaael 
al J9 Alaug Ale AU sdio Al Iga) Cerasu JB kg Ale AU olo Al Jai GE Un33 Mudi 3G Un 
393 batita gls Wl5i3 aoleb Lulo dilsl) aro ASlgo &33 LA) s3 JS) Lo yodall ac Gigi) B3 Sal 
JIE dal) R9 Lgol SS ab A9 Cit Sal Guo adl 2551 JB Fi yaball S3 s5 Lala Cus 

158 Lo wes yel da gi S3 sal WB Wing Aolelog os15 tealeg dilI5 anic g Lari L gogo da Lu 
Iga vm NI Ye sasa die gy Ub3 GE ASI U o033 WAS Tia gal OX gal OS 9 ool33 lal 
Blac Ws yua VI USS delul al Gss 220 Y3 GS MS 9 way Yo Gal J3 Go J3 NI 
ag le Ul olo AU Jasa) US ledisI Ulin AU Sic gais JB Mg U3 OLI Cara JB ae Hp 
ap Ca Jay yogall oS dg 553 Sl AU gua ale AJI lo WI Jasa) JB JW ami GS 533 


Allah merasa bergembira karena taubatnya seorang hamba yang beriman melebihi kegembiraan 
seseorang berada di gurun sahara yang mencekam dengan ditemani hewan tunggangannya serta 
perbekalan makanan dan minuman, kemudian ia tertidur. Ketika ia terbangun dari tidurnya, 
ternyata hewan tunggangannya terlepas dengan membawa perbekalan makanan dan 
minumannya. Kemudian orang tersebut mencari hewan tunggangannya tersebut ke sana kemari 
hingga ia merasa haus. Setelah itu, ia pun berkata, "Sebaiknya aku kembali saja ke tempat tidurku 
semula sampai aku mati." Tak lama kemudian orang tersebut telah membaringkan tubuhnya 
dengan meletakkan kepalanya di atas lengannya dan bersiap-siap untuk mati. Ketika ia terbangun, 
ternyata hewan tunggangannya itu telah berada di sisinya dengan membawa bekal makanan dan 
minumannya. Sunguh ke gembiraan Allah karena taubatnya seorang hamba-Nya yang beriman 
melebihi kegembiraan orang yang hewan tunggangannya terlepas lalu kembali dengan membawa 
perbekalan makanan dan minumannya ini. Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin 
Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Guthbah bin 'Abdul 'Aziz dari 
Al A'masy dengan sanad ini, dan dia berkata, dari seorang laki-laki yang berada di sebuah gurun 
yang mencekam.' Dan telah menceritakan kepadaku Ishag bin Manshur telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami 'Umarah bin '"Umair dia berkata: aku mendengar Al Harits bin Suwaid dia berkata: telah 
menceritakan kepadaku "Abdullah mengenai dua buah hadits. Salah satunya dari Rasulullah , 
sedangkan yang satu lagi tentang dirinya. Dia berkata: Rasulullah bersabda : 'Allah sangat 
gembira dengan taubatnya seorang hamba yang beriman'. -yang serupa dengan Hadits Jarir.- 
(HR. Muslim). 


Hadits Muslim 4930 : 


Kal Al JR ta Gp Olasill Ul JB dlm 58 Galgi gol WAS yul WAS S isl Sao G4 dll Kue USS 
Ugi Ala 8536p) G0 Dt JB SS ola s0 ade 851509 3315 Jos JS) Jp ME Hg 553 
5 Uda 5g Al Gili 85 aus SI Udi 3g AB G5 sk bagi dag Iilg de diled P5 LSI Jl 
203 SIS gann dua dl SI Sol 3 lain A8 JB SAI WlKa wil wis Jab lia 5 ab lb B5 og 
Ulas Ol Gua A33 law JB JB ae dag 83 Oxs 59 Jo xl dg K3 Kal alih ang 93 dos 

agosl AB UI bolg alug le AU lu Mill dll Small ISS 233 


Sungguh kegembiraan Allah karena taubatnya hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang 
dari kalian yang pada suatu ketika dia membawa perbekalan dan minumannya di atas unta lalu dia 
berjalan di padang pasir yang luas. kemudian dia beristirahat sejenak dan tidur di bawah pohon. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 499a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tiba-tiba untanya lepas, dia pun mencarinya ke perbukitan, namun dia tak melihat sesuatu sama 
sekali, kemudian ia mencari lagi di perbukitan yang lain, namun juga tak melihatnya, ia pun naik 
lagi keperbukitan yang lain, tapi tetap tak menemukan sesuatupun. Akhirnya dia kembali ke 
tempat istirahatnya. Tatkala dia sedang duduk, tiba-tiba untanya datang kepadanya seraya 
menyerahkan tali kekangnya ke tangannya. Maka sungguh kegembiraan Allah dengan taubatnya 
seorang hambanya melebihi kegembiraan orang ini ketika dia mendapatkan untanya kembali 
dalam keadaan seperti semula. Simak berkata: Sya'bi mengira bahwa Nu'man telah 
menyandarkan Hadits ini kepada Nabi , adapun saya belum pernah mendengarnya demikian. (HR. 
Muslim No.4930). 


Hadits Muslim 4931 : 


-0-— 3 - 


en Ka Ka ae maa Set dag KAN ole Gn dede ala 
an 


au S2 SUI Op dl Ine USS 3223 JB lalu JJ Lo ME Hg 


Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dari seseorang yang menemukan hewan 
tunggangannya kembali. Ja'far berkata: telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Iyad dari 
bapaknya. (HR. Muslim No.4931|. 


Hadits Muslim 4932 : 


Ul Ic y Gaal LS3 ola2 Kp do Ke WSS Lwig Up Jas WSS YG WS U 453 aluoll Up Saso Las 
duE pgis 53 adal AU Alug Gula AJI olo All Jaw JG JB da2 3d3 dll y wil biss ASlb yul 
HAL Sal Lio gw Wil Aoa LlE9 dio Lili 39 LASL lal) se « OS Sos Lo ll Lgi Cus 
all ia Lo JB 2 eollasy 156 tsc doi Lay 8 ISI HSS 35 Liu aula) Yo ywl 9 Ill 53 RELA 
all ita Go bSl ab) Ul3 Se il Hll 


Sungguh kegembiraan Allah karena taubatnya hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang 
dari kalian terhadap hewan tunggangannya di sebuah padang pasir yang luas, namun tiba-tiba 
hewan tersebut lepas, padahal di atasnya ada makanan dan minuman hingga akhirnya dia merasa 
putus asa untuk menemukannya kembali. kemudian ia beristirahat di bawah pohon, namun di saat 
itu, tiba-tiba dia mendapatkan untanya sudah berdiri di sampingnya. Ia pun segera mengambil tali 
kekangnya kemudian berkata: 'Ya Allah Engkau hambaku dan aku ini Tuhan-Mu.' Dia telah salah 
berdo'a karena terlalu senang.' (HR. Muslim No.49321. 


Hadits Muslim 4933 : 


Al dl JB log dika Al lk dil as Jl sll up wil 3 HSLS WAS Alah WAS JB 5 Ub5 UKS 
(S3 JUS WS Ho)lll S3 A33 9 08,2) Akal 38 pu JS Laki ISI KaSI Gp 0x8 Hg 33 
ali plug Ale Al aka ll SE sll Ep Juil USS BSUS WS alas 


Sungguh ke gembiraan Allah karena taubatnya hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang 
dari kalian ketika bangun dari tidurnya lalu menemukan hewan tunggangannya yang telah hilang di 
padang pasir yang luas. Dan telah menceritakannya kepada kami Ahmad Ad Darimi telah 
menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Hammam telah 
menceritakan kepada kami Gatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4995 | 


yang serupa dengannya. (HR. Muslim No.4933|. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/783653751657435 


3275. DOSA LAKSANA NOKTAH ATAU TITIK HITAM 
DALAM HATI 
PERTANYAAN : 


? Bram Das 
Coba renungkan... bagaimana kira-kira tubuh kita kalau setiap berbuat salah dan dosa Allah 
memberikan titik hitam sesuai besar kecilnya dosa yang kita perbuat...? 


JAWABAN : 


? ical Rizaldysantrialit 
Bismillah. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam Bersabda: 


“Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka timbullah sebuah titik hitam pada 
hatinya. Apabila ia meninggalkannya, meminta ampun dan bertaubat, maka hatinya akan 


dibersihkan. Jika ia kembali berbuat dosa maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi 
hatinya." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah). 


Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda tentang asal-usul Hajar Aswad: 
AS cup GAS A53 wall y0 Lal Kl 3d9 SSI Yo Sg NI SSI J5 


“Hajar aswad turun dari surga dalam keadaan sangat putih melebihi putihnya susu. Kesalahan- 
kesalahan manusialah yang membuatnya menjadi hitam”. (HR. Tirmidzi). 


olao UU Iga 00 B5 ul 00 Tlo yul 0 A3 Ly Elisa uc YOlAC yul uc Call ina du 
uls WS Jim Obig pasiwlo € 5 9D 158 sid gw WS) US 99 LSI Wilos asi ISI meli Ul JB alug le All 
Cus Id JB eygumS3 IIS Lo ngag3 ole Ul) IS II S3 SU UJI 9d WS glsi ai Ld ma ole 

SAI yaa 


153) Wall 
wal ul: Jo3 yo d9 A0 UI ulas Lgad J9 Jo3 98 dSo9 Jo3 98 daiao (Urialaoll J9 bgm 09 ) 
cal 5 Lgil J3 Kal salolal JB Lubl le ad BI: adas Jg3 yag dio Al Ld J9 « lal all Ioi 
cl « 09559 Kw H9 d 2g & 005 Sndoll 9 4Sp Lu 


demy (AB 93 CK)" lud Kasi ISI Gogall ul "1 amal lay 39 (Anas Uasi Blus ul) : dpi 
Te 
lai slao BlbiS SI S0 J3. lodgai9 Anwllg Bl yoll 9 Tuwgll duts datullS Ja sil Sl eldgu AKI 

Jill Ly da3 yo Hal dirill de Jonllg « Dy389 dnogall Uus ale AliS9 «Lulo ll 93 

S3 Oli Siguwll ALE 98 sendu dmogallg . Abg elu Ale 9d Lagi ali Anti JB Cus Amal 
Saad SIS Juna OLS yo Anosall Ula ISI ylwid dlhS9 dio Jlaall dl Lady il S9 LA AHA 
Pa de en watu GK es aan eny aa el sa siy All ik ve 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(4996 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI JB. slh Jina s0 Gula) 989 « Jostoll skull ade dagoll sub (US Jim) Hill yo si (Ubs) 
diuooll Ad jios Gusill NAS il 0 coinog Lili susallg . sel db Alis 49 JBg Jis! Jis : uugolill 
AS 98 SI "laa ay " Walls ll 9d all es "le Bg” Ukios gl bius oo gug Hill Ruug ga 
siwa NI" dg "ai uu | 179 yo | aa al gi Gal SI " lb " LSI isl " gl su3 " elagull 
ball dua mail lol Je3 gg" Ul) "ade MUI JSslg uliS wd isi "all 3 SI OLI" asia 
Soal BIL JB uga Los lo aga ale Ul) Ja NS adl JO sio Ah sil lolg ml S0 dil lg : 
Agus, de Ab jig A99 WI ADS 98 Jo wadaAI salad UJI Isa jl I9JB LS X9 Igac5 laS NI wd «SI 
LSI SIS 0 mens yaa 33 SAI UJI 0 leale lo lord US AguglS 5 boilg plug le dll alo 
ws Uli Jun 1 aa. said ono) ul9 JL addlg wa SI UII Si LIS « blbaJla 

JSI 3 HA elly JS lg ya lg OLI 2 sudi JB. Jana sd dc IwodIS gag dolusl 
AA ad: elodl ust JB. il Sbd LES ls s9 dll sd gaul H3 Ageniu HI HKI ,L yoga Ul XI 
pg N GS Will 3 3S ye 195 ibu HS uniogoll lygS3 alwg le All alo d5 LSI 0S 3 99 29520 
sol as 319 (Ru ws Luas 152 ) : Pe at 
alo bi ole Dao J9 SSlBJl9 Ula vulg Aalo velg silwillg . 


Hadits yang kedua tentang penyebab hitamnya Hajar Aswad 
- Tuhfatul Ahwadzi : 


ale ali Lao AU Jay JB JB yalis al LE 2415 Lp Aa 0 Will op elac ye 433 Was dy lis 
dil nc yo JW 933 JB As gia Ulas K0 91d Kal Up Ly Atil 2g dil yo Sgm SINI Ji alug 
TM ti CMD Yale al Cus gus Gl JB 248 yulg 9 0c Ly 


1:3, dual 
si Ya Ulos : 28 ol 153 JB (Hal ygio Ula Wira) Wlls dos (wall yo Lalu xl 9Dg ) : a93 
vas Jl . Das Yg di gilo Y Sl kuis ade Cysall Jos 24BAI9 4 00 gal Law PSSI goo Kal Al 

ool gulatig sal Ula alas 98 dlboll 4 3 3 Ul Jay Cusall Id : dapil! yusu Lulole yo al wu 
Jsi dilS3 dial saga Sol AS all yadlg del SIl9 Soil yo A3 ld 2 « ul sisallg « Usia bls 
Ul Cus yo VX gl « pgaglis ASI dgul dio Awal Jesid sloadl 98 J3 SSS adl you bllas « ols « Lgi 
Bid gua MAS saku 9 MIS lo pal aw Jl ya alami BS 0g « Wall yo 05 Us slso blh) 40 
lgoc wib lead SL 38 ol omll J5 XI yAw bs M3 JS al lap 33 laog bls . 


- Fathul Baari : 


as ul aic Al LA) ya US du y wwle us md ul uc UineI uc Ubiw LuSI HS ey Sono Lir 
Jmg ule Al alan sll Cl) sil Yadg gai Yg Kai NY 5 sil alel yul Jl8 Abp3 Sawdl all sll 
alih Lo ellgu 


1:3, dual 
Riii X9 KAA" : Jg3g « SSI Jai 98 00 Luas Md dl (dewAl SI 3S lo uL ): dg" 
YP 9005 3 Ul uc Lyra li : Call 4d Ud yg 389 « Ne Me ena aa 


ow lo lela ellS Yg) « ladygi Ul mob Till Wil 0 UkusIL pkallg yaa Ul : Leg3.0 sebal 
S1. 9D9 4 cg gal say Ooliuul 59 Ula wal danung « Sio yillg « soni asal . Ana 
Atil 4889 aul uc pile yul uzl JB « 89390 900 03 WIL uc yc S9 39 «MC CU Sao ll JB « 
os uye Lalu asal d9 dinll yo Sgm SAI J3: lc9950 yulc ul Cus Lging . Satu ul R3, SAI 
ce PI « llisl ASI Goro 909 Silull 5 sloc a39 « oupg Siojill asal. sal gua bla did gang 
Saob yo will Ol) 89 « Lay Sg dog 3 ual Rono Hd SSI Iob JSI « AbdusI Agu dio Raw Yoo 
bbs NI JB elac 0 Row 00 slang Giall 40 dowdl pan abalg « | uotiso elac Uc « dolu uy alas | 
p34 Jaliwl yo lagii waiting Uluh pal! Ig Ul « 169950 ywbc val yg « Lau dana ul Rpn0 H3 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4997 ) 


kui SIB dis wil Cuds yo dd Ag « S9 «ul cal lesi Asnnng « ibu doball . 


Noda (dosa) itu akan tetap ada jika tidak taubat dan istighfar.Intinya kita sbgai manusia yang sadar 
banyak melakukan khilaf dan dosa harus senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosa kita. 


Val ag» gamall dl lpio LAI dilas Kol gd 1JB S Ria pALSI ylis v3 Jay JB 3 ep sa JB 
SEO salsa Gan JI ola eo isa Ng sasa an 83 . 


Tidak akan menjadi dosa besar jika di iringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika memang terus 
dilakukan. (Tafsir Aurthubi 1/159) 


AS yo id 20 px plug! Sie, Ul Jgisall yo mud Jnotig ol alis Sial pul 90 Ul Llaig 
alel Upah Wol ala lead al Rulsall id Gl Lgu Jasa. 

£ 92909 . luolg plug lc dl al AI Jaw, Ulc 4S lo KAlsg LI al uli Jlo le9 Klau 9 

wlmall yaS LSI olga Io pita 38 lb Ml Ulo Jati Road alibu 1590 am DLS 

Aa Ande aa Nge Len mali kasa bali Lan eabenug os LS YAsa Gs IS la 

lake Gasal Ugill bg ui Kado 


- Mughnil Muhtaj 4/439 : 

439 14 alimall ypito . 
yo wool 025 S3 led ago N Ul A55 leale pig laic € BI lgio Wsill 98 bid iy sall ubi JB 
dy 9 tis ul Honool! » 29 Latoiwuol BS JII (S5 933 « del allg 0 uas « ul 58 59 yolodg 0 49 Jl 
adl bolu 045 Rlbiil gl Gaiwuo S2 Al UB ales dul Aoleng dil 9 00 gl Mio Ganis gl dina Lb Ul 

price LS gl ayal Sotug lgs Gas YAKi UB Lol S8. 


3278. BAB IKHLAS 
PERTANYAAN : 


2 Cpanel Undefined 
Assalaamu 'alaikum.. mau tanya, ikhlas itu apa sih ? orang suka bilang sing penting ikhlas. Dan 
apa bedanya ridho dan ikhlas ? 


JAWABAN : 


? Mas hamzah 
Dinukil dari kitab tambihul Ghofilin abul laits as samargondi : 


Sa Sean aa JB, lag ale Ab sk gal Jl ad up R3 
IS Aellael Sell S3 A0 KJ oles AI Ig seb "JG SR Ill lag all Jaa L :IgJB 
(53 Bale Ustas Jb 1938 WA 93 Red Gsel 53 KLS Gas adl" 


Dari Muhammad bin labid, sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : “Sesuatu 
yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil." Para sahabahat bertanya : “ Wahai 
Rasulullah, apakah syirik kecil itu ? “. Beliau bersabda : “ Riya “, Allah Ta'ala akan berfirman 
kepada mereka pada hari dibalasnya para hamba atas amal-amal perbuatan mereka : “Pergilah 
kamu kepada orang-orang yang kamu pameri sewaktu di dunia, maka lihatlah apakah kamu dapat 
memperoleh suatu kebaikan dari mereka”. 


Dari Abu Hurairah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 4998 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dj Yos Jos G3 Soal Sa AB SNI Jasll cut si£l BI Sid ye seal SUSU dls Ml J3 
2S 3 Vol S ye A3 


Allah Ta'ala berfirman : “Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu syirik. Aku tidak 
membutuhkan amal yang didalamnya terkandung persekutuan kepada selain Aku. Barang siapa 
yang mengerjakan suatu amal perbuatan yang didalamnya terkandung persekutuan selain Aku, 
maka Aku lepas daripadanya”. 


dalsalls #33 NI Aosio Yo b3 I Gal sila G2 1JB , dkug Gile dil uk gl Gl 05156 ul GE. 
KN Jasad! VI A0 Job gal ie G9 . 

Uas Up Jis JG Gl JJ Las GE S93 USA Ulgi YG adles Al ALI) Dada Aaall K I ISI gusi 
JB ISP ya Nol lo gbll Jp L25 dauS log Isa adl 253 J3) JiaS dnowlla sb Ul 

N dana eU Ja SAI KS Landa ola N Uda J Sian Ul Sl 3 syal Alis Sgm d dakio Yg 
8311 93 J Upi Ng pull Ulis Suu ac Lp J Akkio. 


Dari abu hurairoh sesungguhnya nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : " banyak sekali orang 
yang berpuasa tiada bagian untuknya dari puasanya kecuali lapar dan haus, dan banyak orang 
yang sholat malam tiada bagian utknya kecuali begadang dan kepayahan " 


Maksudnya adalah jika puasa dan sholatnya tidak karena mencari ridho Allah ta'ala maka tiada 
pahala baginya, sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian orang yang bijak, sesungguhnya 
beliau berkata : "Orang yang mengerjakan ibadah karena riya (pamer kepada orang lain) 
diumpamakan seperti orang yang pergi kepasar yang memenuhi kantongnya dengan kerikil, 
kemudian orang-orang berkata : “betapa penuhnya kantong orang itu”: namun ia sendiri tidak bisa 
mengambil manfaat kecuali hanya pujian orang. Bila ia ingin membeli sesuatu, maka kerikil itu 
sama sekali tidak bisa dipergunakan sebagai alat beli dan ia tidak mendapatkan apa-apa. 
Demikian pula orang yang beramal karena riya” dan sum'ah, ia tidak akan bisa mengambil 
manfaat apa-apa dari amalnya kecuali hanya pujian orang, dan ia tidak akan mendapatkan pahala 
nanti di akhirat. 


sen SAS G93 HSIL Jasa Ul Gl Jaan lay Bin AI dita Ug3 alta Jae Yo #2 30 AS JB3 
La Iga d3 Asap D8 sUgi Gp 2337 Yg call UE CI yul Isi. 


Seorang bijak megatakan : Barangsiapa yang mengerjakan tujuh hal tanpa dibarengi tujuh hal 
maka apa yang ia kerjakan itu tidak akan membawa manfaat, yaitu : 


1. Seseorang yang beramal dengan takut, namun tidak memelihara diri. 
la mengatakan : “Saya takut siksaan Allah”, tetapi ia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan 
dosa. Maka ucapannya itu tidak membawa manfaat sama sekali bagi dirinya. 


JSI JR diy NG ali ll Up LI il Ust sit all 393 EL Jas Jl ol 
aa lis asas. 


2. Seseorang yang beramal dengan penuh harapan namun tidak berusaha. 
la mengatakan : “Saya mengharapkan pahala Allah”, tetapi ia tidak berusaha mencapainya 
dengan amal-amal shalih. Maka apa yang ia ucapkan itu tidak ada gunanya 


ba di asn II Laki Ia V9 Ol SIN ORAL Jas Ul ulu Sg sus mal G3 HL UI 


3. Niat tanpa realisasi. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 4999 | 


Didalam hati ia niat untuk mengerjakan ibadah dan perbuatan yang baik, namun ia tidak 
merealisasikannya dengan tindakan. Maka apa yang ia niatkan itu tidak akan manfaat bagi dirinya. 


al gain dinda 0363 Aeaiy I Api) Y3 SL ag Ul oles AU 3639 yutg gal Us EL Bl J3 


grill) onta gal AU G3 liku Aging Lg IMS Gas) "oJlE5 AU JI LS oles dl Aga) Sea 
AF «SUS KRS mo 33 Litb 4 19588 Gal gusi 


4. Doa tanpa kesungguh-sungguhan. 

la berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, 
namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Maka doanya itu tidak ada gunanya. 
Yang lebih penting hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam beramal niscaya Allah akan 
menolongnya. Sebagaimana firman Allah dalm surat al angkabut ayat 69 : 


Jess asah J susi G0 dio US lo ole Ala Yg AI Gatikal Upi sita Kail 993 Jkiw Nb Guo 
dalil jau yu). 


5. Mohon ampunan tanpa penyesalan. 


la menucapkan : “Saya mohon ampun kepada Allah”, namun ia tidak menyesali dosa-dosanya. 
Maka permohonannya itu sia-sia belaka. 


Ka AN Asal II all 98 Sio X9 Todell 9d 05 gel Relay Kota boa ll G3 K5 NlU Judul. 


6. Dalam hal-hal yang kelihatan, ia kerjakan dengan baik, namun dalam hal-hal yang tidak 
diketahui orang, ia tidak mengerjakannya dengan baik. Tindakan semacam ini menunjukkan 
bahwa perbuatannya itu tidak membawa kebaikan kepada pelakunya. 


aanii J oles dil S3 KS Alas 433 Ng OELII 98 3933) yu8 SAI 333 SL Ja Ul lal 
dwky dio Il yiel SLS 09813 3S! yk allaci 


1. Seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh tanpa ikhlas. 

Maksudnya ia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah namun amal ibadahnya itu tidak 
ikhlas karena Allah Ta'ala. 

Maka amal-amal yang tidak ikhlas itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi dirinya, bahkan yang 
demikian itu merupakan penipuan bagi dirinya sendiri. 


GLS Lo "Again J3 lia KK) IS @ulius AE all Gakkall JB Syalkal yo "(K3 Las 3 
uabll sa80 Cg Y Ul JB Sd SNI, 


Ditanyakan kepada sebagian orang bijak : " Siapakah yang disebut sebagai orang yang ikhlas ?" 
beliau menjawab : " Orang yang ikhlas yaitu orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya 
sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya ". 

Ditanyakan kepada sebagian yang lainnya : " Apakah puncaknya ikhlas ?" beliau menjawab : " 
yaitu apabila dia beramal tidak menyukai pujian dari orang lain. 


BI Inai 183 JB II Ju ole 31 gala JB SI, de Al na Hb yul yi NE 62 5933 
4 SSI Jotig ale sil ISI Jam 9d 4529 ul 25 US. 


Dari ali bin abi tolib rodhiyallohu anhu, sesungguhnya beliau berkata : " orang yang pamer 
mempunyai empat tanda : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5000 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. malas beramal ketika sendirian. 

2. giat beramal ketika bersama orang lain. 
3. menambah amalan ketika di puji puji. 
4. mengurangi amalan ketika di cela." 


Si WI Go dal Il 5g ol Gal seal SB Jali Gu JB SI, sal Kali oat 32 S3) 
Ss Al jp Jadll Og gais UI Wp “53 Y Jaka Ul Ls) 4x3 Ul gulllg LSI 4 yu 
Ike pak sKANI piga3 ceLalla Balai 4 Ju, 


Diriwayatkan dari syagig bin ibrahim az zahid sesungguhnya beliau berkata : " Kebaikan suatu 
amal itu ada tiga perkara : 

1. Hendaknya seseorang berpendapat bahwa amal itu dari Allah Ta'ala, ini tujuannya untuk 
menghilangkan “ujub (rasa heran terhadap diri sendiri). 

2. Hendaknya dengan amal itu ia mengharapkan ridla Allah, ini tujauannya untuk menghilangkan 
hawa nafsu. 

3. Hendaknya ia mengharapkan ridla pahala / balasan amalnya itu hanya dari Allah sehingga tidak 
menimbulkan tamak dan riya' (pamer kepada orang lain). 

Dengan ketiganya inilah amalan-amalan menjadi bersih. 


Jely II Alai Yaa 2 Lai JS All bls Alun sis aa dago) all Jaa SS KAI jas JB, 
aSliny Lao JSI rda Lo € OS de wb Jas 36 IS. 


Sebagian orang bijak berkata : "Amalan-amalan itu membutuhkan empat hal agar menjadi 
sempurna : 

1. Mempunyai ilmu sebelum memulai pekerjaan, karena amal perbuatan itu tidak akan benar dan 
sempurna kecuali dilandasi dengan ilmu. Amal perbuatan yang tanpa ilmu akan lebih banyak 
salahnya daripada benarnya. 


Ol Jlas Yi il» salug ale AU slo Sulli JB LS AU NI log Y Jesll G1 Asus 93 GI gula 
Sg bel JSI Laila» 


2. Niat pada saat memulai pekerjaan, karena amal perbuatan itu tidak akan sah kecuali dengan 
niat, sebagaimana sabda nabi : " sahnya amalan2 hanyalah dengan niatnya dan setiap seseorang 
hanyalah mendapatkan apa yang diniatkannya" 


Gula yak le Ko La Sai ad sing v3 il Sl, 


3. Sabar sewaktu melakukan amal perbuatan, sehingga ia akan bisa mengerjakannya dengan 
tenang dan tuma'ninah 


Jiti3 So oli dl Jai s5NSAL Calo2 58 so) at Jati Y Jaall 59 a13 Sie GONSII al J3 
al stel Ss5. 


4. Ikhlas sewaktu selesai mengerjakan amal perbuatan, karena amal yang tidak ikhlas itu tidak 
akan diterima, dan hanya amal yang dikerjakannya dengan ikhlas saja yang diterima oleh Allah. 
Wallohu a'lam 


Dan seputar tema ikhlas yang lain,bisa di temukan pada link berikut : 
www.piss-ktb.com/2013/05/2372-lain-lain-definisi-ikhlas.html 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5001 | 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/787921684563975/ 


3290. TAWASUL DENGAN AMAL SHOLEH 
PERTANYAAN : 


» Lilik Zulaikhah 

Assalamualaykum, Bolehkah berdoa dengan tawassul amal baik dirinya sendiri ? Contoh : Ya 
allah saya telah berbuat baik menolong si A telah menemukan barangnya yang hilang & 
mengembalikannya oleh karena itu saya minta semoga masalah saya cepat terselesaikan. Minta 
pencerahan & referensinya. 


JAWABAN : 


2 Huda Aljunaidy 
Boleh bertawasul dengan amal sholeh yang ia lakukan sebagaimana dicontohkan penanya, dan 
sebagaimana kisah yang dimuat Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 


Jae Alka Juga GI Dell lau Aa oh 
Pn AN AT 
bgoiloc Ylac! Ig sil Asa agar Jl agale Ctukul Jend yo B3 pd Ad ale Cibau Jis 
Ol Ulat Ul9 Md US Ol ag adas JUS Sic La si AJI Jd Las adas All 19096 ai dala 

91 Sh aula gi JB lagista Sally Cola Cubs peale Cas yl IG agale sel slino uno lg ul yol9 
laguwgs ) Sic Vrai9 DSIL Wii Lala LS LS Wub33 lobi 38 lagir» 99 Luwol sid Ul A3 all ag WS 
sold SS Jisg AlB Koo Sic yE LA duwollg log Awali Kniwal jl oSI3 lagogi yo loglsisl jl OI 
Hi elo! Lpio Sai da8 io W 2538 dls elirul SS Cu yul ali LS UB sad Rb SS pgel39 
kail Is Jl La5g lo ad Uiusl ac dl ad ca Ol adl SNI J3 elowl lgio Igl,9 438 Leio All 
ll) ya Cards Lali La lgi jua dilo Lamo is Lusi Dls lor lesi ia Cu Lusi laa Cullos 
W 238 slang sll el cabe gol ale CS UB Gis Cani3 Ai5y NI JI asi Ag all Jl all xc 4 JB 
sis saat JB alas 9448 lali 3 Hots Lal Usaluul CS ul adl sSNI JB9 add BLH A33 Lgi 
ssalku X9 alil Gil JW gucls3 bela 9 Li dio Lga5 win Ac) Jul ali ac UE S3 uc Cus.s3 
S3 SS ola 5 ygiaal Y soil CA gu S sgt Yg AU il Jl 358 Gile 3 yiull elb cl UBdl cal gas 
aa lo Al 2 Kao lo W a30 slang elu el Tale ul ali CS UB HM 38 Bele,g ja 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-7976&idto-7977&bk. no-53&ID-1281 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/782182855137858 


3301. DIMANA LETAKNYA AKAL MANUSIA ? 
PERTANYAAN : 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum Wr Wb AKAL itu ada di mana ya... di hati apa di Otak ?. terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5002 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam surat al haj ayat 46 Allah berfirman : 


aagi SSI3 kal ai Y GI” Lay Gstany JSI 3I Lag Gala Lgi Ke) USA - 59 Laga Ab 
mol 3 all Ulil 


Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar ? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada. 


Sedikit tafsiran dari kitab tafsir algurtuby : 


Jis Ul 1 JB 89» G3YI do Raw ol LS do LN Ulil adl Jill ILSI Ly Uslis UG aed USB 
dbunuo Mic bal ol log : dini yul US S9g ! Eloull dso . 


Akal disandarkan dengan hati karena memang tempatnya akal itu dihati sebagaimana tempatnya 
pendengaran itu di telinga. Dan dikatakan bahwa tempatnya akal adalah di otak, ini diriwayatkan 
dari imam abu hanifah, tetapi aku (imam gurtuby) berpendapat bahwa itu tidak shohih dari beliau. 
Wallohu a'lam. 


Ta'bir dari kitab tafsir al kabir imam fakhruddin ar razy : 


ON tas Ulsall S Ulil 90 aladl Ja ul deg Al 3d Jill Ul de HI Jai Jd : JI Jul 
da bl al ol ale SY (Lag ulisy ) : Jp33 « alel (Lg alis KIS) : Jsi yo Serotall « 
(ee ran Musisi Jali sell es hentng Jeli Neo lal Jas isa 


Pertanyaan ke empat : Apakah ayat tersebut menunjukkan bahwa akal itu adalah ilmu dan 
tempatnya adalah di hati ? Jawabannya adalah " iya " karena maksud dari firman Allah " hati yang 
dengan itu mereka dapat memahami " adalah ilmu, dan firman Allah " dengan itu mereka dapat 
memahami " seperti petunjuk bahwa sesungguhnya hati adalah alat untuk memahami maka 
menjadi wajib untuk menjadikan hati sebagai tempat utk memahami, dan kebodohan disebut 
dengan kebutaan karena orang yg bodoh keadaanya adalah bingung dan ini menyerupai orang yg 
buta. Wallohu a'lam. 


Sol R3) sub uc yulia dada uc JA 953 Elosll 99 dina gal Jlo9 Laic Jis Ja 9 Hall 
82 02153 


Hati itu adalah tempat akal menurut imam syafi'i sedangkan menurut imam hanafi tempat akal itu 
ada di otak Pendapat pertama (imam syafi'il titu sejalan dg pandangan para ahli filsafat sedangkan 
pndpt yang ke dua selaras dengan teori ilmu ke dokteran. | fathul mubdi juz 2 no 82 |. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/788827464473397/ 


3304. PENJELASAN TENTANG BERTAMBAHNYA UMUR 
PERTANYAAN : 


2? Harian Bojes 
Assalamualaikum para muallim... semoga tetap dalam lindungan Alloh.... saya mau tanya nieh, 
sering saya dengar dalam sebuah pengajian.... seringkali para kyai mengatakan semoga diberikan 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5003 ) 


umur panjang.... karena setahu saya umur itu gak bisa diperpanjang.... nah maksud dari umur 
panjang itu bagaimna..... mohon pencerahannya.... Syukron... wassalamualaikum.... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Penjelasan tentang tambahnya umur. Allah ta'ala berfirman : 


Ggoniy Ng delu Ggssliug Y Aglsi 2s (BB 


“Maka jika kematian mereka telah tiba niscaya mereka tidak bisa menundanya walau sesaat dan 
tidak pula mereka bisa menyegerakannya.” (@S. Al-A'raf (7): 34) 
Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : 


da» Juli oil 93 J Lu gl S3 98 J buy ld Yo 


" Barangsiapa senang apabila dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah 
ia menyambung tali kekerabatannya " 
(HR. al bukhori dalam kitabul buyu' dari anas bin malik, dan dalam kitabul adab dari abu hurairoh ) 


Rasul jg bersabda : “Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi dengan sebuah mimpi yang 
mengherankan. Dalam mimpiku, aku melihat seorang laki-laki dari umatku didatangi oleh malaikat 
maut 'alaihis salam untuk mencabut nyawanya. Tiba-tiba datanglah amalan berbakti kepada 
ayahnya lalu menolak malaikat maut dari orang tersebut.” 

Al-hafizh Abu Musa Al-Madini mengatakan, “Hadits ini sangat hasan.” (Badruddin Al-'Aini, 
Umdatul Gari Syarh Shahih Al-Bukhari) 


Imam alhafidz ibnu hajar al asgolani dalam kitab fathul baari syarh shohih bukhori menjelaskan 
tentang tambahnya umr sbb : 


1. Sal ye ul sll sd yl 


" Sesungguhnya tambahan ini adalah makna kinayah (bukan yang sebenarnya) dari barokah.". Hal 
ini dikarenan ia mendapat taufig dari Allah untuk melaksanakan ketaatan, mengisi waktunya 
dengan hal-hal yang membawa manfaat di akhirat dan menjaga dirinya dari menyia-nyiakan 
waktunya dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat di akhirat. 

Dalam lailatul gadar, seorang hamba beramal shalih dalam satu malam namun mendapatkan 
pahala yang lebih baik dan lebih banyak dari amalan selama seribu bulan (83 tahun 4 bulan) yang 
tidak ada lailatul gadarnya. Itulah pengertian umurnya dipanjangkan, yaitu seakan-aan 
dipanjangkan selama 83 tahun lebih. Satu malam nilai keberkahannya bahkan melebihi 
keberkahan umur selama 83 tahun lebih. 

Intinya, menyambung tali kekerabatan menjadi sebab mendapat taufik untuk melaksanakan amal- 
amal ketaatan dan melindungi diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan demikian saat ia 
meninggal, ia meninggalkan nama yang harum dan pujian yang baik. Pada saat itulah ia seakan- 
akan belum mati, meskipun jasadnya sudah mati. Ia seakan-akan belum mati karena masyarakat 
masih senantiasa mengenang keshalihan amalnya dan kemuliaan akhlaknya. 


" Tambahan ini memang secara kenyataan ditambah". Misalnya, Allah Ta'ala berfirman kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5004 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


malaikat pencatat usia manusia: “Umur si fulan adalah 100 tahun jika ia menyambung tali 
kekerabatannya, dan 60 tahun jika ia tidak menyambung tali kekerabatannya.” 

Sementara itu Allah dengan ilmu-Nya yang azali telah mengetahui apakah si fulan tersebut akan 
menyambung tali kekerabatannya ataukah ia akan memutusnya. 

Jadi, menurut ilmu azali yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, umur si fulan tersebut tidak bertambah dan 
tidak berkurang sedikit pun. Adapun menurut ilmu yang dimiliki oleh malaikat pencatat usia 
manusia, umur si fulan tersebut bisa bertambah atau berkurang. 


Pengertian ini telah diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala: 
SLS dl sie C3 Ely lo Ul S6) 


“Allah menghapus apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya dan di 
sisi-Nya terdapat ummul kitab (Lauh Mahfuzh).” (OS. Ar-Ra'du (131: 39) 


slr ya gal ye Sasa dian" asal "3 Ul all a38 « CJb A59 dau M9 D9 389 


"Yang ketiga sebagaimana yang disebutkan oleh imam tabrani dalam kitab " as shogir dgn sanad 
yang lemah dari abu darda', “Disebutkan di hadapan Rasulullah shallallahu “alaihi wa salam bahwa 
barangsiapa menyambung tali kekerabatannya, niscaya akan dipanjangkan umurnya. Maka beliau 
shallallahu “alaihi wa salam bersabda: “Maksudnya bukanlah tambahan pada umurnya, karena 
Allah telah berfirman: “Jika ajal mereka telah datang kepada mereka, maka mereka tidak bisa 
memundurkannya walau sesaat dan tidak pula mereka mampu menyegerakannya.” 

Akan tetapi maksudnya adalah seseorang memiliki anak-anak keturunan yang shalih, yang mau 
mendoakan dirinya setelah ia meninggal.” 


Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, imam Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari hadits Abu Musyajji'ah Al- 
Juhani bahwasanya Nabi shallallahu “alaihi wa salam bersabda, 

ask 853 asli 5545 laila Wlsi 2s ISI Lusi 539 Y all Gl 
“Sesungguhnya Allah tidak akan menunda usia seorang pun jika kematian telah datang 
kepadanya. Akan tetapi yang dimaksud dari penambahan usia adalah anak keturunan yang 
shalih.” 


wopel Hoa J9 . Jic9 dngd 99 adl uno ye UBI Kd adl dd 3 sll UL Jo33 al 252 
SS 959 dole9 S5 58 S ll y929 889 el 


Menurut imam Al-Furak, yang dimaksud dengan penambahan umur dalam hadits-hadits di atas 
adalah Allah Ta'ala akan menyingkirkan berbagai macam musibah yang mengancam pemahaman 
dan akal orang yang melakukan amal kebajikan (yaitu menyambung tali kekerabatan). Sebagian 
ulama lainnya menyatakan berbagai macam musibah yang disingkirkan tersebut bersifat umum, 
tidak sebatas musibah yang mengancam pemahaman dan akal pikiran orang yang melakukan 
amal kebajikan. Selain itu, ia juga bermakna turunnya keberkahan atas rizkinya, ilmunya dan hal- 
hal lainnya. Wallohu a'lam bis showab. 

Judi 55 wae seni SU oa SU aa 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5005 | 


T--0 


Us PA Raga IA JB. aa Gala Pn aa Ga. 
de 30, Ca SS, LS ey oo WS : YG, saltusul Adlbul Uy SaS03 , Ole w3 Amsal G7 SSI, 
d bun jl Ul Ga": JG alus ale Dl al All Iss ol, Se 3 Cal Ml: JB, alan il £ 

Gp Alus 55313 LSI UKS US sal SI 0133." Hana) Jua, pil 9d Lung, SB 

ag We Al lo Hall 50 213D wal Cars yo Lal SOE S53I3 Will 5g sal S3. 


Seorang ulama besar hadits dan figih madzhab Hanafi, imam Abu Muhammad Mahmud bin 
Ahmad bin Musa Al-Hanafi atau lebih popular dengan nama panggilan al-hafizh Badruddin Al- Aini 
(wafat tahun 855 H) menyebutkan sebuah hadits. 

Beliau mengutip dari al-hafizh Abu Musa Al-Madini dalam kitabnya, At-Targhib wa At-Tarhib, 
sebuah hadits yang sangat mencengangkan. Hadits tersebut adalah hadits dari Abdurrahman bin 
Samurah radhiyallahu “anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu “alahi wa salam bersabda: 


333 onllg 33 52453 453 pasal Al Ale moga Io dl gal Go WS) Calo vo32 Sl Eu wil 
Se Usa dll 


“Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi dengan sebuah mimpi yang mengherankan. Dalam 
mimpiku, aku melihat seorang laki-laki dari umatku didatangi oleh malaikat maut “alaihis salam 
untuk mencabut nyawanya. Tiba-tiba datanglah amalan berbakti kepada ayahnya lalu menolak 
malaikat maut dari orang tersebut.” 


Al-hafizh Abu Musa Al-Madini mengatakan, “Hadits ini sangat hasan.” (Badruddin Al-'Aini, 
'Umdatul Gari Syarh Shahih Al-Bukhari, 11/181) 


Hadits pertama 
Dari Abu Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, ia berkata: “Saya telah mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa salam bersabda: 


Kama Juli al 98 Lai Ol9 9 93 bai Gl Sm Yoo 
“Barangsiapa senang apabila dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia 
menyambung tali kekerabatannya!” (HR. Bukhari no. 5985) 
Hadits kedua 


Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu “alaihiwa salam telah 
bersabda: 


Kasa) Juan oil 93 J Lula 83) 93 Jb Ul USI Lah 


“Barangsiapa senang apabila dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia 
menyambung tali kekerabatannya!” (HR. Bukhari no. 5985 dan Muslim no. 2557) 


Arti kata-kata sulit: 
An Yubsatha: Diluaskan atau dilapangkan. 
An Yunsa-a: Diakhirkan atau ditunda. 


Atsarihi: Makna asalnya secara bahasa adalah bekasnya atau jejaknya. Adapun dalam hadits di 
atas maksudnya adalah ajal atau umurnya. Ajal seseorang disebut atsar atau bekas dan jejaknya, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5006 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


karena ia mengikuti umur seseorang. 
Penjelasan makna hadits 


Kedua hadits shahih di atas menjelaskan bahwa rizki seseorang bisa ditambah dan kematian 
seseorang bisa ditunda jika ia menyambung tali silaturahmi. 


Sebagaimana telah diketahui bersama, rizki dan usia seseorang telah ditentukan oleh Allah. 
Secara khusus, Allah berfirman tentang usia dan kematian hamba-Nya, 


Gosatiay Yg del Gg Sing Y Aelsi 23 IS 


“Maka jika kematian mereka telah tiba niscaya mereka tidak bisa menundanya walau sesaat dan 
tidak pula mereka bisa menyegerakannya.” (AS. Al-A'raf (71: 34) 


Lahiriah hadits-hadits tentang “penambahan usia” atau “penundaan kematian” di atas 
bertentangan dengan lahiriah ayat di atas. Sebenarnya antara ayat tersebut dan hadits-hadits di 
atas tidak ada perbedaan. Sebab, makna dari semua dalil tersebut masih bisa dipadukan. 


Para ulama mencoba untuk memberikan beberapa penjelasan yang memudahkan kita untuk 
memahami maksud dari “ditunda kematiannya” atau “ditambahkan umurnya” dalam kedua hadits 
di atas. 


Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, Badruddin Al-'Aini dalam 
Umdatul Gari Syarh Shahih Bukhari dan al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani dalam Fathul Bari Syarh 
Shahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa kedua hadits di atas memiliki dua kemungkinan makna 
yang paling kuat, yaitu makna hakekat dan makna kiasan. 


Makna pertama : Makna kiasan dan aspek kualitas 

Tambahan umur dalam kedua hadits ini merupakan bahasa kiasan untuk tercapainya keberkahan 
pada umur, karena ia mendapat taufig dari Allah untuk melaksanakan ketaatan, mengisi waktunya 
dengan hal-hal yang membawa manfaat di akhirat dan menjaga dirinya dari menyia-nyiakan 
waktunya dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat di akhirat. 


Makna kedua: Makna hakekat dan aspek kuantitas 

Tambahan usia dalam hadits tersebut memiliki makna hakekat, yaitu terjadinya penambahan usia 
yang sebenarnya, bukan sekedar bahasa kiasan. Penambahan usia ini di sini adalah menurut 
pandangan malaikat yang mendapat tugas untuk mencatat usia makhluk. Adapun menurut ilmu 
Allah sebenarnya usia makhluk tersebut tidak mengalami penambahan sedikit pun. 


Makna ketiga 
Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani menyebutkan kemungkinan makna ketiga dari kedua hadits di 
atas. Makna tersebut seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani 
dalam Al-Mu'jam Ash-Shaghir dengan sanad yang lemah dari Abu Darda' radhiyallahu “anhu 
bahwasanya: 


JB A6 3 Balas adl Cl JB Sl 43 Apwil An25 Jko3 YA Alus die AU lk dl Ja) Sie 53 
pa Yo G3 SULAI Gll ad G3 JS 53 HI xelSI z5 56 ses Al 


“Disebutkan di hadapan Rasulullah shallallahu “alaihi wa salam bahwa barangsiapa menyambung 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5007 ) 


tali kekerabatannya, niscaya akan dipanjangkan umurnya. Maka beliau shallallahu “alaihi wa salam 
bersabda: “Maksudnya bukanlah tambahan pada umurnya, karena Allah telah berfirman: “Jika ajal 
mereka telah datang kepada mereka, maka mereka tidak bisa memundurkannya walau sesaat 
dan tidak pula mereka mampu menyegerakannya.” 


Akan tetapi maksudnya adalah seseorang memiliki anak-anak keturunan yang shalih, yang mau 
mendoakan dirinya setelah ia meninggal.” 


Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, imam Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari hadits Abu Musyajji'ah Al- 
Juhani bahwasanya Nabi shallallahu “alaihi wa salam bersabda, 

ask G53 sal! 5545 laila WS 2s ISI Lusi 539 Y dll Gl 
“Sesungguhnya Allah tidak akan menunda usia seorang pun jika kematian telah datang 
kepadanya. Akan tetapi yang dimaksud dari penambahan usia adalah anak keturunan yang 
shalih.” (Ibnu Hajar Al-Asgalani, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, 10/416) 


Makna keempat 

Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani menyebutkan bahwa menurut imam Al-Furak, yang dimaksud 
dengan penambahan umur dalam hadits-hadits di atas adalah Allah Ta'ala akan menyingkirkan 
berbagai macam musibah yang mengancam pemahaman dan akal orang yang melakukan amal 
kebajikan (yaitu menyambung tali kekerabatan). 


Sebagian ulama lainnya menyatakan berbagai macam musibah yang disingkirkan tersebut bersifat 
umum, tidak sebatas musibah yang mengancam pemahaman dan akal pikiran orang yang 
melakukan amal kebajikan. Selain itu, ia juga bermakna turunnya keberkahan atas rizkinya, 
ilmunya dan hal-hal lainnya. (Ibnu Hajar Al-Asgalani, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, 10/416). 
Wallahu a'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/790996554256488/ 

3333. GODAAN IBLIS KEPADA FUODOHA ("ULAMA AHLI 
FIOIH) 

PERTANYAAN : 


2 Andiar Jojo ( mengirim post berikut ) 
Iya.. Memang, keterampilan fighiyah juga dapat menuntun sesorang menjadi perusak agama. 


JAWABAN : 


2 Ical Rizaldysantrialit ( Tanggapan terhadap post di atas ) 

Semua orang tanpa terkecuali akan di datangi,digoda dan coba di sesatkan oleh iblis la'natullah. 
pejabatkah, petanikah, pedagangkah, ulamakah, fugoha kah, ahli tashowuf kah... semua manusia 
dengan berbagai macam dan beragam keahlian dan ilmu akan coba di sesatkan oleh iblis. 


Seorang pejabat akan di goda iblis agar tidak menjalankan tugas dan jabatannya dengan amanat 
bahkan ia berkhianat dan merugikan serta dzolim kepada rakyatnya, begitu juga yang lainnya 
termasuk fugoha (ahli figh) akan di goda iblis agar ia tidak melaksanakan keilmuannya dan ia 
membodohi umat dengan hukum ditangannya demi kemulian dunia dan segala bentuk kedustaan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5008 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Intinya dalam hal dan perkara apapun selain dianjurkan membaca basmalah, kita juga di anjurkan 
untuk selalu berlindung kepada Allah dari bujuk rayu iblis. 


Dalam sebuah kitab " Talbisu Iblis" karangan Al-Imam Abi Al-Faroh,'Abdirrohman Bin Jauzi atau 
Ibh kita kenal dengan Ibnu Jauzi , Hal : 136-137. 

Beliau menulis "Dzikru Talbisi Iblisa 'Alal Fugoha" (menjelaskan rayuan, godaan iblis terhadap 
fugoha/ahli figh). Wallahu A'lam. 


| | Ka asal 5S yaa uu 355 
JB 0 oi yakin 2011 J5 ad Cndadlg «lal Jal ad lol A3 9d lead US: dal JB 
gal imi Call 3 Bo ggtuall LSI SE Sati lg «Ulil yo ASI OLI Isi ol lai : y9s2llall 
Kumal Sy Y Curug « ldlso Lgu N Hb Ribu adaal »lg lal 501 Iga Poileiaal Ai 4 Hi gbi9 dgld 
adl loslg « Jill 8.20 cd Ailkull Ali aley X9 20215 Cus MAL yuli ole Snicl luyg « X al 8 
Sol Eros AE S3 Julei adl 0g « aa N ra yo @ Sta LS , dual SESI yo gl Si! 
Hasi sia MSI Lsillg « Jas kaul adl UNI alisyg « sus ISS 00 cv Sila « Val 3d Reuni 
LE doll JII ya Sol ade Ale (III « abu yo TumwalI 09 Ui WE « SI aa « el 
1: Ola 98 ll 52 ia yg Ja Al up AA ve calo ta Gea Ae Lala J 
apaAsy S9) UG lah : Jai « Ulu 93 Risy aulog « Sd JB alus ale Al lo Sl Jala y3S 
Casa cu Sae pl anaa 0 mali ana Cas Le Ul Jesus Hae 
NI ae dis AS ag. 


sda Jadll gauoi ag00 33 gula Jaadl ale Juno 6 pdoloicl Ja ul « elaidl MIE Lauk! Uu 09 
Jilual! Rony LoleLisil agio SgcaJl 0x Luo Ig « Galadll leg ed HS belu 9 «SJ 
pdaal ag ola pos 99 ll dis by sleliall paiisd HNSI Le29 Rawi JUSII Jiluadl ugle Liu loslg 

da2no Uluo 89 Sl Soal lg « Sldlollg WI Seo Wo WAS dc Fwinillo Jr ai yu 

Sob lg asi 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/795725820450228 
3338. TASAWUF FANA' KALAM SUFI TIDAK BOLEH 
DIFAHAMI SECARA HARFIYAH 
PERTANYAAN : 


2 Arif Rachmad 
cal Ka59 Sslid 899 Ssli3 Ld (Sx43 xx39 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
InsyaAllah saya kutipkan keterangan ulama sufi dalam hal ini,jika ada kesalahan dim 
penyampaiannya mohon diluruskan karena tentu itu datang dari kebodohan saya. 


PENDAHULUAN 
Petikan dari kitab "Umdatus Salik" juga bisa ditemukan dalam kitab "Tafrijul Khothir" 


ve Julg Las 893 INA yo Sagdl ds mil bil 90 yaa dd US JoSINg dgnoidl Jal yo OlalS agam ISI 
Ni 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5009 | 
bl mollg ag lau M9 Ip aloll IS3 ar Jl sudi C9 mL Ul Ugku v0 Ula dislao Giuiall 


“Apabila engkau mendengar beberapa kalimah-perkataan dari ahli Tashawwuf dan kesempurnaan 
zahirnya tidak sesuai bagi syariatnya Nabi yang menyatakan petunjuk dari segala kesesatan maka 
bertawaguflah (berdiamlah) engkau padanya dan bermohonlah (berserahlah) kepada Allah Yang 
Maha Mengetahui agar engkau di beri akan ilmu yang belum engkau mengetahuinya. Janganlah 
engkau cenderung mengingkarinya yang mengakibatkan kepada natijah yang buruk. Kerana 
sebagian dari pada kalimah atau perkataan mereka itu adalah isyarat yang tidak mudah difahami. 
Padahal hakikat-isinya itu sesuai dengan batinnya dari pada isi al @uran al Karim, dan haditsnya 
Nabi yang penyayang. Maka jalan ini lebih selamat sejahtera, dan jalan yang lurus.” 


Tuan Syeikh Abdul @odir Jaelani pernah berkata demikian ( Umdatus Salik) 
25X 0 ang Lila sll 38 As19 Kul 
Artinya : "Engkau maha tunggal di langit dan aku tunggal di bumi" 


Ini tidak boleh diartikan secara harfiyah,akan tetapi harus diartikan : "Engkau adalah Dzat yang 
maha esa yang menguasai langit dan bumi,adapun saya adalah orang yang mempersatukan jiwa 
ragaku di bumi ini semata-mata untuk musyahadah menyembahMU " 


Susunan kalimat seperti ini dalam tata bahasa menurut ilmu balaghoh di sebut Badi' Musyakalah. 
Disinilah harus diakui bahwa memang ada garis pemisah yang terbentang antara kaum sufi yang 
ahli ilmu,ahli tagwa dan sudah mencapai tingkat tertinggi dalam ibadah dengan orang awam yang 
masih belajar agama.Oleh sebab itu orang-orang awam tidak boleh memahami pelajaran- 
pelajaran dari orang sufi secara harfiyah,tetapi memahaminya mesti melalui seorang guru sufi 
yang terpercaya keilmuannya dan ketagwaannya,sebab kalo tidak...ia bisa sesat dan 
menyesatkan. 


Tujuan dari tasawwuf adalah “fana ” untuk mencapai marrifatullah, yaitu leburnya diri pribadi pada 
kebagaan Allah, dimana perasaan keinsanan lenyap diliputi rasa Ketuhanan. Dalam keadaan 
demikian, semua rahasia yang membatasi diri dengan Allah tersingkap (kasyaf). Ketika itulah 
antara diri dengan Allah menjadi satu dalam baga-Nya tanpa “ Hulul ” dan “ Ittihad ”. Artinya tanpa 
bersatu antara Abid dan Ma'bud dalam pengertian seolah-olah manusia dan Tuhan adalah sama. 
Yang dimaksud Fana disini adalah seluruh makhluk, dunia dan diri hilang sama sekali dari ingatan 
hati, karena ia tenggelam dalam kesedapan dan kelezatan ingat kepada Allah semata-mata. Dan 
lenyaplah kesadaran hanya kepada Allah Yang Maha Esa saja. Fana yang demikian tidak akan 
terjadi, melainkan ia tersyuhud kepada salah satu dari keempat unsur dibawah ini: 

1) Afal Allah 

2) Asma' Allah 

3) Sifat Allah 

4) Zat Allah 

Apabila hati orang sufi yang telah bersih teringat kepada perbuatan Allah (Afal Allah) atau kepada 
Zat Allah, niscaya datanglah ketidak-sadaran 

kepada dirinya dan kepada sesuatu yang lain, karena kelezatan Ingat kepada Allah. Inilah yang 
dinamakan Fana atau disebut juga magam jama'. 


Dalam hal Fana ini Syaidina Ali Bin Abi Thalib R.A, berkata: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5010 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wil 359 «Ssli3 499 (Sela Ld Sel3 933 


Artinya, Di dalam alam fanaku, leburlah aku. Dan dalam keadaan lebur itu, aku bertemu Engkau 
Tuhan. 

Apabila seorang sufi telah fana, maka ketika itulah ia mengucapkan kata-kata yang ganjil dan sulit 
dipahami yang kadang-kadang tidak dapat diterima dengan pertimbangan akal. Karena ia 
bukanlah hal yang timbul dari akal semata, melainkan dari rasa. Kadang-kadang mereka berkata: 

» “Anal Hag” (Akulah Tuhan Yang Sebenarnya) 

““ Ma fil jubabati Illallah ” (Tidak ada yang dalam Jubahku Melainkan Allah) 

» “Ana Man Ahwa, Wa Man Ahwa Ana ” (Akulah Orang Yang Kurindui, Dan Orang Yang Kurindui 
lalah Aku). 


Perkataan demikian menimbulkan faham orang bahwa Tuhan dan manusia berpadu menjadi satu 
(Ittihad). Orang yang dalam keadaan tak sadar diri (Fana) dan mengeluarkan kata-kata ganjil itu, 
bukan berarti dia tidur atau tidak bergerak lagi badan kasarnya, tetapi mereka selalu berjalan 
seperti orang sehat dan berbicara dengan orang lain, tapi ia tak sadar kepada orang itu. 


Kata Ittihad itu adalah ucapan-ucapan yang menimbulkan pengertian orang, bahwa Tuhan dan 
manusia itu adalah satu ”. Menurut istilah Tasawwuf, bila orang-orang Shufi yang dalam keadaan 
fana serta mengucapkan kata-kata seperti itu dinamakan “ Wihdatul Wujud ” atau disebut Al- 
Ittihad. Dan dalam keadaan demikian, mereka tidak terkena hukum taklif syara' karena akal 
mereka hilang dari kesadaran alam sekitarnya. 

Dan setiap seorang wali pada umumnya melalui jalan ini, tapi ada yang selamat dan terhindar dari 
fitnah, dan ada pula yang tidak terselamatkan seperti Shufi besar Al-Hallaj yang dijatuhi hukuman 
mati. 


Sayyidina Ali RA sering mengalami fana atau wuguf dalam aktivitas dzikirnya untuk bertemu 
Tuhannya, ia berdialog dengan-Nya di alam fana, mengatakan: 


Call 5353 wild 593 wulid Ud wild 643 


Artinya, Di dalam alam fanaku, leburlah aku. Dan dalam keadaan lebur itu, aku bertemu Engkau 
Tuhan. 


@oshidah ini ada yang menyebutnya dengan @oshidah Al-Hallaj Al-irfaniyyah : 


dibeli dal Bono 

Gaal Ea Ujal Gada Gal Elo ya Gaul 

2 na PR As ON) 

: Cl Cra9 GUli3 993 yUli3 13 yUl3 943 
Gal Elia yae Sila gama pa 73 gaul ga0 4 


Csil Ius 5 21 Gauld 9g L smL 23 
Referensi : kitab Iygozhul Himam Syarh Matan Al-Hikam , karangan Ibnu 'Ajiibah : 


Jli3 wolll S3 si A80 suga X9 dag spt Yg Al spt NG Ala 989 Giluo yg ls Hd ang wil GB 
4 ungangi lo plaig owl bila salo " alba JB ran JS wo el LI 909 ran day ol pauk AS 
Ji J9 " UI Y S9 Sio Ul UJI yaug " Wllei JB9 " daya Jas 00 Ul UJI pig dai" 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5011 | 


29gt39 dblalg ale JS oles Ag " nilg sal ala UB Jail san Ula lg35 sos US ade al, 
Pn Jos te LE era asa Isa. Na an al 
Dag yo US III segi CD Ag sagu HI V9 sagu Hd Yg gu yo yul Olla Gal A29 UJI 4S dc 
Aa US glg Agan0 USI sexi G3 US J9 Uglso ULI 
5 dlu Sung Apa pd USO d Ja gl lay US al abug le Gl lo All Jom, ac sal LA Jiig ol 
“9 UKo y9 US 6S YAI 983 yKallg Ulil GLS Ai US0 Ag dil US9 UKo uc Jiju All sal SIS JB 
Cnps wd LS Isa ol JII blg Jo leg JB 1g ade Land Jb ic Al ud) Mild wall gel JB9 ol sloy 
NY alag Ale Al aluo Luh JB9 oledl3 Jul Say AMI blg ja adi cl Ly oles all Jai SK 
ol sama AS JS gal S3 ai lol oles dlilg al Call yd lo ortig LAM gd All UU AN Iu 
JS UI "alas J9 " Lgi 0 28 sunda JS Glsg " les JB susi SS 9229 Sg lal 0g susu Any 
949 O9Sloll Ale 93 5.5 lo S9 cu Ale 0 LAM 99 bol Ac 99 sel lo USG" oi oil sn 
v9 yAD0 pa ad Jl A20 Lal Gumi X9 YAI Le Al Ag Gio VI la Ud 959 NG Yg wal 5 yo sai 
lag lois| yo Raddl Kasi ella pull 20 Lolal) X9 d920l B0 pas) duwi X9 An Hola 039 ldg2g Ag 
sala 59 bas cdi pil cg dua 2 Cool ca AS ol al yi asal seba AS La JUS 

lo S9 9353 Uslg GAJI Ul ssi 383 Ubi N Ulin maillg Colallg Uloisy 9 ulu asellg 2598 
AB mac H9 AD £ Ob pgwaiy HI pall 99 0x5 adil dong sela 158 Gatoull ole mac Ol gw 
adil 02929 20 sltU 359 NG" JILAJI NI Gal ag ISlo all K5 lil S3 " alls JB JbUI aa 
NG A20 mac Sol ul dns dng Jl oiso A8 Jay oi5 Sgwll 5959 Ku Jalal s| Jab Jail 
| dsis dual 99 Jul sd cdla Jalull oi 

BL SAI oogi Sllg Sgw ... V lo9 Jalal K5 3 ad jig 

5 Mal SA Uw Ja) JB al dag Esa DU mall Cdlall U33 58 Ubtih Y Gslollg mill 
Sy we valal asia Jd Jis gal Las ml Jis uala U, Ji lal all ae dl 
SES ENI ul aoi 3 Ol Aan going Cold KN An Uni ISI Call UB si Wal susi Jli5 an0 
sewu e Na Pn ba Sa ar 
Gatllu 389 Sgm X9 Sgwll 5959 ade LSul tnio 99 HI Jl50 989 Islg Uas V3 s5 Ulasid UsSJI 
sal ul JaiS Sagll ade slsaNI 

ma Si asa Yg Dili... balas Cupy 9390 Lu Gelap 

dibuw Gal « Jl Juan BJ sp. Yg 0 Jha elo Lelo 23 Ulas ole des slab 
Jo Yg Gal X9 US sISNI9 2 Hill yg yudio s3Nl9 Jalal ye dio Sal Gb jl pun lo 3 Ss19 
4929 WI a55 le bird Kia lang US Wc lo ade vBI 909 

cal coal ala Y CB... yul oa gua Cal, 

cal ai gal N On .. al S0 SI cu 

ca ad ad lt... al alim ya ya 

cal AS pdl aled ... d9 dd dal) wal9 

cl olah css JS$ .... eta JS lale cabai 

cal a59 wild 909 ... sila lid sila K9 


http://www.islamport.com/w/akh/Web/232/34.htm 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/797687453587398 


3347. SIAPAKAH RIJALUL GHOIB ITU ? 
PERTANYAAN : 


2 Abu Hanif Ata 
assalaamu'alaikum wr wb. Adakah yg tahu mengenai Rijaal al-ghoib?klw ada,mohon jelasken. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5012 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Afwan 
JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

wa'alaikum salam Wr Wb. Rijalul Ghoib ,sebagian mereka dari bani adam,sebagian lagi dari arwah 
seorang alim. Rijalul Ghoib ada enam bagian (diangkat dari enam golongan) dan berbeda dalam 
hal magom nya 

1. dari wali allah (bani adam) 

2. dari bangsa ruhaniyyin 

3. dari malaikat ilham 

4. Rijalul Munajat (bani adam) 

5. Rijalul Basaabas (bani adam) 

6. Dinamakan Khowathir,mereka terlahir dari tafakur dan tashowwur. Wallahu a'lam 


cl Ul 
Alia 59 Ugaliso audi diw Ad3 cdlall lg ,l 50 3d yo pgiog « pdl wis 9D Yo agio : usil Ja, 

Je ye lg «elu pel Uaiitoll el SA 0 ad «JSI agilg JONI Anal ad JGN mw 
Ossodl D9 ygtdg Yg yel u NG aya Jl Sgikuoy Kowoll cuSl 49, UlsSYI 

AD u5y AW, ubul umi JoSo3 Ad) guc0 Jali pawai « suloil alas sileoli Jai pD9 KOS) psti, 
016 sl8 adl Ilusi pegi ale 0 19 lu sesal 98 enall 0 diSooll iga alul Agil al9.l Ag3 
CAS 9 dl WI gi pd) Sigi 2 XGAg £ Hole pgwlislg Balas dgn. 

X9 2 umlus NI Ale al u9504Y « elawdYI UsleS49 sWGA US bu Lelga ala ASIN : Cb pw 
ust alga) ugd gi . 

penllao sa£ 99 AI gardu A9 pealle Uc uga -1 lai « BSlgall 199 ilaliall Jl): BLJI su « 

pad olaiag Olusoll pagi a549 elo 2d ol skali Jai Jsxy 389 « yulusdl Jle 99 MW pil Han 
USUS Ai umlill 9 2gBu « pol gs yulisl yo Adg « Allall 98 Babad Jal Ad pulau Jleo | wol pw 
@lS LiSoo meio 3S y0 VI 4 pls cal bala dasg Ng sita Ill 98 NB KS LSI seygunud pel gag 
ale Jgso V9 All Igiisio 46 pgolio yui « Uu Usa! 0 KS. 

alga adl uda Ye sgala Sa Il yo yaaa Ad « Uuglugl Y Sbl3SII gpu ? Udi 
Saga 909 Fall Jais Wlly « Ulsally GAS Jal d9 salguadlg bal w Agd « pelliol adl Hati Ng 
JSI al arie 9 Jum 


http://www.knozalasrar.com/knoz9761/ 


Khusus Rijalul ghoib yang diangkat Allah swt dari golongan manusia (bani adam), ini sejalan 
dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu Mursyid thorigoh @odiriyah wa 
nagsabandiyyah (Abah Anom-tasikmalaya), berikut kutipannya: 


Apa itu rijalul ghoib?, 

Abah menjelaskan. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari selain manusia-manusia fisik, 
manusia-manusia ruhaniah yang kita lihat badannya ini ada hal-hal yang rohaniyah, makhluk- 
makhluk rohaniayah. Bisa jadi itu para malaikat, bisa jadi itu ruh arwah para auliya allah, mereka 
pun bekerja. Jadi memang kita harus membalik pemahaman kita karena selama ini kita 
menganggap kalau tubuh kita, diri kita cuma badan, setelah mati badan ini busuk, hancur, 
musnah, maka dengan kematian badan menjadi musnah, selesai. Ternyata tidak, yang mati 
adalah badan,bashar, tubuh kita bisa jadi busuk, musnah tapi ruh tidak dan khusus ruh para Nabi, 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5013 ) 3 


ruh para Auliya Allah, ruh para Sholihin, ruh mereka pun masih sering dihadirkan ke muka bumi 
untuk menjalankan tugas-tugas sebagai rijalul ghoib. 


http://www.dokumenpemudatgn.com/2013/10/karomah-abah-anom-mengetahui-bahwa.html 


Rijalul Ghoib dari bani adam adalah waliyulloh,dan salahsatu magomnya (dalam ilmu tashowuf) 
adalah "Abdal atau wali abdal" dan jumlah wali abdal adalah 40 orang,jika salah satunya wafat 
maka Allah akan gantikan posisinya hingga kembali jumlahnya menjadi 40. wallahu a'lam 


sal aga Yes msl J, LO Ad9 Aga uc WII Gil 0 yo del JI di ol sd JM! (1). 

Y dil agio Igls5 Y sendal yo pg pel pel all LK Jgtig (2iols WloLS plg eU Ugd Ls 
saill J9 Lgio douuo Cuolsl agad 99 389 alas 9 ad (IlyaWI sila yo p8| dy AB NI pda Kagou 
SSS nga puing Cl ga eta Na) US0 AU Jual Ja) Wlo LS NS) Ugol ad9 adl JlNI »: 2050 
lal aga atu Jal ye wong sae YlpI. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/801231216566355/ 
www.fb.com/notes/807077825981694 


3363. ANJURAN BERLAKU JUJUR DAN MENJAUHI DUSTA 
PERTANYAAN : 


2 Arif Racmad 
dio! yl9 diy yo WISII9 WES Ul9 Jusio Gamal . 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Ini adalah ucapan hukama (orang bijak bestari), tentang anjuran agama untuk berlaku jujur dan 
menjauhi dusta 


asol og dl 0 HASIL, atas Ul9 slrio Ina 


Kejujuran itu pasti akan menyelamatkanmu walaupun kau takut. Kebohongan itu pasti akan 
mencelakakanmu walaupun kau merasa aman. Hikmah ini meruju' pada hadits rosulillah SAW : 


al ag oa 3 Sl lane Gita JB IL KE 110 All Iga JB JB S5 pagtuo wal LE 
UII G8 BSI 3 SE 3 .iniuo dl Sie LI) s3 Gasal S3i5 3 Sako JSI Isa lo 3 Ai 
ea ie RN En ena aa JUN Dll Saga 3S 9 53K Ml Saga 
JKall 9 ammo 9 Sioyill 9 yg gal 9 duo 9 S ul 


Dari Ibnu Mas'ud RA ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Wajib atasmu berlaku jujur, karena 
sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan 
terus-menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai 
orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa 
kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seorang hamba 
itu berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”. (HR. 
Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkannya dan lafadh baginya| 


Diantara hadits-hadits yang berkaitan dengan anjuran jujur dan menjauhi dusta, diantaranya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5014 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 SEL SSI 3 lab 3 Jul R0 TIB ILAU KE 100 Ul Igta3 JB JB y50 TAI KJ GE 
Sd uls ul JJ 93 ad 3 pa3al 2 TB LSI 


Dari Abu Bakar Ash-Shiddig RA ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda : “Wajib atasmu berlaku 
jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, 
karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”. (HR. Ibnu Hibban di dalam 
Shahihnya| 


SI Nat isl KI Sabat (ui Go Law ol sikat JB yo all Gl ya) Solall yu BLE (£ 
9 Sos .Syyul 1325 3 2S las luas 3 S3 labasi 9 oil ISI lasI 3 (JAS 9 ISI la9gl 9 AS 
adal! 9 SI 9 120 H3 Uk ul 9 kill ul ul 


Dari Ubadah bin Shamit RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Hendaklah kalian menjamin 
padaku enam perkara dari dirimu, niscaya aku menjamin surga bagimu : 1. Jujurlah apabila kamu 
berbicara, 2. Sempurnakanlah (janjimu) apabila kamu berjanji, 3. Tunaikanlah apabila kamu diberi 
amanat, 4. Jagalah kemaluanmu, 5. Tundukkanlah pandanganmu (dari ma'shiyat) dan 6. 
Tahanlah tanganmu (dari hal yang tidak baik)”. IHR. Ahmad, Ibnu Abid-Dunya, Ibnu Hibban di 
dalam shahihnya, Hakim dan Baihagi| 


BI ical 1G Sell Jag lo call Iga bo 1JR v0 Ml HI 25 5 Ul yah gyae yu dl ae Yg 
UAS BI dr JB SA Jae lo 3 call Jawa Lo JB HAJI JS Gal IBI 3 adal 9 ISI 3 437 Sini Iso 


soal UJI ISS cuso 385 ISI 3 1528 333 ISI 3 333 Sell 


Dari Abdullah bin “Amr RA ia berkata : Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi 
SAW, lalu bertanya : “Ya Rasulullah, apakah amalan surga itu ?” Rasulullah SAW bersabda : 
“(Amalan surga itu ialah) jujur. Apabila seorang hamba itu jujur berarti dia itu baik, apabila baik dia 
beriman dan apabila dia beriman maka dia masuk surga”. Orang itu bertanya lagi : “Ya Rasulullah, 
apakah amalan neraka itu ?” Rasulullah SAW bersabda : “Amalan neraka itu ialah) dusta. Apabila 
seorang hamba itu berdusta berarti dia durhaka, apabila durhaka dia kafir dan apabila kafir maka 
dia masuk neraka”. (HR. Ahmadj 


OS dat! 3 A59 Saing SAI INI Jai yo MU gta) Cagar "JB US) oki 3053 sal GE 
segan! 9 Dunad It Ols cal 9 wulubll 9 adan gl NE) 


Dari Abu Buraidah Al-Aslamiy RA ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : 
“Ketahuilah, sesungguhnya dusta itu menghitamkan wajah dan namimah itu (menyebabkan) siksa 
sa (HR. Abu Ya'la, Thabrani, Ibnu Hibban di dalam Ka dan Pagi 


2 KIS ayo — 


Aa Ta NP KAA MENARI aan PG PENA 


Dari Anas bin Malik RA ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Ada tiga 
perkara yang apabila tiga perkara itu ada padanya maka ia adalah orang munafig, meskipun ia 
puasa, Shalat, hajji, umrah dan mengatakan : “Sesungguhnya saya orang Islam”, yaitu : 1. Apabila 
berbicara ia berdusta, 2. Apabila berjanji menyelisihi dan 3. Apabila diberi amanat ia khianat”. (HR. 
Abu Ya'la| 


3 GB G0 3 dB bolio YK 43 GS Le BI JB yo ll € Ol 085 we ya gyas yp Ul ac HE 
ISL 3 33E ME ISI 3 GS BSS ISI 3 GB yaiil ISI GEN SS IM A3 03 SE Gio ra3 


sil 9 Siro ll 9 Sgl5 gal 9 duo 9 SE 333 ob 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5015 | 


Dari Abdullah bin “Amr bin Al-Ash RA, ia berkata : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Ada 
empat perkara barangsiapa yang empat perkara itu ada padanya maka ia adalah orang munafig 
yang sebenarnya. Dan barangsiapa ada padanya satu bagian dari yang empat perkata itu berarti 
ada padanya satu bagian dari kemunafigan sehingga ia meninggalkannya, yaitu : 1. Apabila diberi 
amanat ia khianat, 2. Apabila berbicara ia berdusta, 3. Apabila berjanji menyelisihi dan 4. Apabila 
bertengkar ia curang”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai| 


aral 38 Ela Y Lo Ol aa 6 ES 100 All Jaran Go Calbas 1JB YO) NE U2 yul KE 
AHAD yaa Ly JB 9 Sdr0 Jill dn) USS 3 Sis lob 


Dari Hasan bin Ali RA ia berkata : Saya hafal dari Rasulullah SAW (beliau bersabda) : “Tinggalkan 
apa-apa yang meragukanmu (berpindahlah) kepada apa-apa yang tidak meragukanmu, karena 
jujur itu adalah ketenangan dan dusta itu adalah keraguan”. (HR. Tirmidzi dan ia berkata : Hadits 
Hasan Shahih| 


paman ad AR Ii sia AL glsaii Sal Idi Y tali J3 JB UB yag Hah ol Up 
dala Sesi las Sa elsa 


Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Tidaklah beriman seorang hamba 
dengan iman sepenuhnya sehingga ia meninggalkan berdusta dalam bergurau dan 
(meninggalkan) berbantah meskipun ia benar”. (HR. Ahmad dan Thabrani| 


Bab 3S Ul GI 355 Gal SSI las 09 ca A25 Ll :JB yo gal Ol LS) Solol al LE. 
Ga dlu Giga 


Dari Abu Umamah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Saya menjamin dengan rumah di 
tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam bergurau”. (HR. Baihagi 
dengan sanad Hasan| 


9 deal AAS 33 saban JI Ih Ji guna JB Yo 1JB AI 0 WI Jaana HE YS) HN Al GE 
wall sal wu! 


Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW sesungguhnya beliau bersabda : “Barangsiapa berkata 
kepada anak kecil : “Kesinilah ! saya beri”. Kemudian ia tidak memberinya, maka yang demikian 
itu adalah perbuatan dusta”. (HR. Ahmad dan Ibnu Abid Dunya) 


| SSI 93 #33 colul 

(leiog Al dnluooll »Uul Leiog bl gl Uk yo Sg5l9 sll yo SSI Lio dwi BSI! RL 9» 

Ws 42 Ol Anil gw Lging “going Gill Leio9 cAallg LSI sie! Ling «dio Sg5Jl9 All Al ,0 A6 
“lela saj. 

is LAI 1nclg9 lol3) 15 alall JB: 

 Bluitalg cesslL 15 al "tail ay stel bul ASI jl SB Al @lbsitulg gaul deal 
Ia om do wullg ebi ba 090 cl Y Blu dus Job lol asuh BSI « US luyg .gobil. 
Jlatall JSI yo Vs tata elaall 0 SISy paus... 

PA as Mes eka abs awal ane abal ma Oa asean Jlbs 
Ja. 


dio « ola el 0 KASI 9 “ Mi25 uls ui Gaal Islan au Jiso. 


Gaslowalg elu IS 29 send US alat 3d culolgi ala suallg sulolgi sBgllg Inoll Hasi JE9 
slud JS Sola 3 JS Hl. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5016 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


« salon «Ilatiaay Unas Ng Vip 2x0 Sy NG eB iuun MOS Lisiwo Vida US Ul JS Ul !Lgiog 
Ham asilih Yg dy 900 il 8 Kw SI SI. 

dogll teli»g yusill dilgo 2 uu GY 4J3 lo Ns Igwl Eu Ika, 

dIS dadi 39 yana NI bo3 sal US d HslSJl JB 383. 

SI Ia SI ami Li Sell 00 WTI Ia ob uglei N :eatoll ul B3. 

- Al Lesi @ilAtu Abu MAA ac jiSy @illiy dowd LAS Yo adlh LASIL ny Ul :lgiog. 


http://www.dorar.net/enc/akhlag/2697 


| Ss salad cusdlg Lusll Ls DLS yo silg3 
anal digilisye Ng H3 lg chaos Heo as JS. 


http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/hekam/sub/1451 


ISI 98 9 JA dala 1 OLSII 

Sagu : AI gol 

JW Ill Saga 2924 9 sal Ol Saga VII UB HATI g ASLI" tau le AU al WI Jawa, J9". 
Gilin 909 A3 LS yo SU" Aug le ali no Jus - Muludl wulso WAS " saus ale All aduo JBg, 
ale al lo JB9 - "US gais Isl Asi xcg ISl9 Aa ISI 00 alan Gil ac 39 plo9 al Ula 
Us yoga! us "1JB9 . "Jod Yg 5 H3 LSI pgpy 1" Talug ". 

3590 JSI wal ea JJ. 

Bond ym J UISIL GC yo #1 Jlag. 

Gladi Cab acodl As :aic Jl ud) 00 5 WI uc Jlbg. 

dlu SI UI 2 900 JB .diio « ola slay 0 WASII9 LAiA5 Ul9 elbio Guo! el La JB9 
059 Jual 3 pole slug Al J3 las alas rs « 059 Je sel dug dilan « 059 Isu) uu Wis 
all R0 sja 09 “UISS l3 da lg sono YS9 Gie dlug sloglb US9 Jilg ya WS slug Vale 
sludk LIS SAI ag HIS P. SSI R0 @luoy ado Solo alay 20l9 Jsal9 Gilang. 

35 UAS Jl Ala e235 yanlgd UnLog ah ha Bi sa Lada cl AB y cuny JB, 

JS las sasllg BS JS Clio LAI Ula 

ale LAS Ul el LAS Yo yiob N :Ji89. 

Jill ssbl muali Silullo Has :Ju89. 

Sin Gd Aa Gs lauk JB «da5 J Cui Yg «da 9 USS SY ul all de Tas wb upil JB3 
SAS N 2nd Isasl9 Los NI de biss N J9 J3. 


http://islamport.com/w/adb/Web/533/374.htm 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/797673306922146/ 

3371. MA'SHIYAT MENYEBABKAN 'TIDAK DITERIMANYA 
SHOLAT SELAMA 40 HARI! 

PERTANYAAN : 

2 Fik Rye 

Assalamu alaikum . Pernah denger keterangan bahwa ada suatu maksiat jika dilakukan maka 
sholat / amalnya tak diterima slama 40 hari 


Apakah ini benar-benar ada hadisnya? Dan apabila benar,terus gmn menanggapi orang yg mau 
taubat? Apa malah gak memberatkan? Mohon penjelasannya . Terima kasih 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5017 ) 7 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Benar, salah satu contohnya adalah peminum arak / minuman yang 
memabukkan : 


Logy casa gl 2D dio AI Juta io yo Ja) sa UU 


“Seorang yang meminum khamar dari golonganku, tidak akan diterima shalatnya selama empat 
puluh hari” (HR. An-Nasai). 


Dalam Syarah Imam Suyuthi atas kitab Sunan An-Nasai : 


sasll Unls Ulgko ve dinoll UlgJll S5 

5684 solo al ul a49) 1 B35S Lir JB ii IS C4 KAS Lx Uleic Ulil JB 235 Ly ade bus 
9y0S ey Ul uc 4 raw Jd Ul le ASN salad Lal JB sx gyAS up MUI Mc Ulbu LS, 

Y Joy mg le AU lan AI Jaa) Last Asi JB sept s5 Ul 553 alug lc dll aka dil Jaw, 
Be nana Jana an Jasa gan 


Contoh ma'shiyat kedua adalah mempercayai peramal dan ramalannya 


- Hadits sahih riwayat sejumlah perawi hadits dalam kitab-kitab hadits mereka yaitu Sahih Muslim 
VII/37, Sunan Abu Daud IV/21: Musnah Ahmad IV/68, Sunan Tirmidzi 1/242, Sunan Ibnu Majah 
/404. Teks hadits sbb: 
al Gayo Lo Al Jiti al ai 2 dlud GIE ul Go 
Artinya: Barnagsiapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan maka 
shalatnya tidak diterima selama 40 hari. 
Teks hadits riwayat Abu Daud sbb: 
Usil lay dikua8 La sil La 
Teks hadits versi Imam Ahmad dan perawi hadits lain (Ashabus Sunan) dari Abu Hurairah sbb: 
Im 9 ale Al dun Momo ade Jjil lau 4S 388 Jai lv Suo3 Lal,S gl bdIS sil 


Artinya: Barangsiapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal, lalu dia percaya pada apa 
yang dikatakan maka dia telah mengingkari (kufur) syariah Allah yang diturunkan pada Nabi 
Muhammad s.a.w. 


PENGERTIAN HADITS 

Imam As-Syaukani dalam Nailul Autar 1/268 disebutkan: kata "arraf" atau dukun peramal adalah 
seseorang yang membahas tentang barang yang dicuri atau yang hilang dimana keberadaan 
barang itu dan siapa pencurinya dan apa sifatnya. Termasuk dalam kategori "arraf" adalah ahli 
nujum. Adapun orang yang pergi pada peramal untuk bertanya tentang sesuatu supaya dukun itu 
memberitahu tempat barang yang dicuri atau hilang, maka tidak diterima pahala shalatnya selama 
40 hari dan malam selain dosa yang ditimpakan padanya. Baik shalat fardhu atau sunnah. 


Adapun makna "lam tugbal (tidak diterima)" artinya dia tidak mendapat pahala. Bukan tidak sah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5018 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


shalatnya. Termasuk dalam kategori "arraf" adalah orang yang memakai media cangkir dan kopi 
atau media lain seperti kartu, dll untuk melakukan ramalan. 


PENDAPAT ULAMA AHLUSSUNNAH 
Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah adalah ulama madzhab yang empat, ulama Asy'ariyah dan 
ulama kontemporer yang bukan Wahabi. 


- IMAM ADZ-DZAHABI 
Az-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkannya ke dalam dosa besar ke-46. Dengan dasar 
dalil dari Guran dan hadits yang diriwayatkan Az-Zahaby 


- PENDAPAT SEBAGIAN ULAMA SALAF 
Sebagian ulama memerinci hukum dari soal ini sebagai berikut: 


Gil gl AINI yo digow lo Jl ii wall Ul aris J8. 4S UB Ml Iu lg « Bro Iatiso Ulu Ul 
ASN Aga 0D yo S9 All 


Artinya: Apabila seseorang bertanya pada dukun ramal serta yakin atas kebenarannya bahwa 
dukun itu mengetahui masal gaib, maka hukumnya kafir. Apabila orang yang datang ke dukun itu 
meyakini bahwa adalah jin yang membisikkan pada dukun itu mendengar dari malaikat atau 
melalui ilham lalu percaya dari arah ini maka tidak kafir. 


- IMAM AS-SYAUKANI 

As-Syaukani dalam kitab Nailul Authar 1/368 menyatakan bahwa yang dimaksud "fagod kafara" (ia 
menjadi kafir) adalah kufur majazi bukan kufur hagigi menurut sebagian pendapat. Lebih detail, 
As-Syaukani menyatakan: 


uks GLalls LAI ul aticl yo J3 «Slsall ASI 99 J9 anduiall ASI ul o al y4S 343 133 
X8 A9 HSIGSII wib aticl yoS cktais DAS ID 3IS US GI Jd dc Ulkug cus. 


Artinya: Kata hadits "maka ia menjadi kafir" secara pemahaman dzahir (eksplisit) ia kufur hagigi. 
Menurut satu pendapat adalah kufur majazi. Menurut pendapat lain: barangsiapa yang meyakini 
bahwa dukun ramal itu mengetahui urusan gaib dan melihat rahasia ilahiah (ketuhanan) maka ia 
menjadi kafir hagigi sebagaimana orang yang meyakini pengaruh perbintangan. Apabila tidak 
seperti itu, maka tidak dianggap kafir. Wallahu a'lam. 


Menanggapi pertanyaan kedua : Dan apabila benar,terus gmn menanggapi orang yg mau taubat? 
Apa malah gak memberatkan? 


- Taubat harus disegerakan dari setiap dosa dan ma'shiyat. 

dan konsekwensi bagi peminum khomar atas kalimat "Lam Tugbal" adalah tidak di terima bukan 
tidak sah sholatnya (jika memang sholatnya memenuhi syarat dan rukun serta menjauhi 
pembatalannya). 

- Tidak diterima sholatnya sebagai bentuk tahdzir agar muslimin menjauhinya,namun bagi 
peminum arak yang bertaubat,segera laksanakan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat,jangan 
mempunyai anggapan atas teks hadits diatas,percuma melaksanakan sholat dan menunggu 
lewatnya empat puluh hari. 


Ibnu Rojab dalam kitab Jami'il "Ulum wal Hikam mengatakan : 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5019 | 


ag « Ole aw Jo yo Sule UISI Ulu ls Latul Ob sol yag LSI Ul au Lald Yos 
Jl yel ati wp 5 plug “ale dil las sanill JB LS «Oi S3 LSI ita gg pdl UIN yA yo US 
lil : J3 lay casual 2D Al Jati ad « Jas lay aiaua8 Bil ol 0 : J3 log camat Duo Al alil Jas 

D0 Jati Ade Wllgo yo il Mc . 


- kutipan dari kitab Zaadul Ma'ad atas hikmah tidak diterimanya sholat selama empat puluh hari 
dilscig B9 09 Ml do3 Hd adu 23 Jil ul: Cus 18 99 logy Uas AI oma 98 doll 9 
ly wu) 


Adapun hikmah dalam menentukan empat puluh hari dalam hadits tsb di atas adalah: Bahwa 
Atsar atau bekas atau efek khomr akan membekas / tetap dalam tubuh manusia selama empat 
puluh hari,ia beredar bersama darah melalui urat-uratnya dan singgah di organ-organ dan anggota 
tubuh manusia peminumnya. Wallahu a'lam. 


» Af-idah Arifin 
- Hadits riwayat imam Tabrani : 


cu mc lily , logy usus Jas dio Jitu lo ga 09 Ala dil! ita all Gl ay IR20 Ladi SJ 
Y gl WS Kw yo doa) 


Artinya: Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannNya sesungguhnya seorang 
hamba yang memasukkan satu suapan yang haram kedalam perutnya maka amalnya sama sekali 
tidak diterima selama 40 hari. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram 
maka nerakalah yang pantas untuknya” 


- Hadits riwayat imam Muslim : 
Ab sasa Do Jati J ss us Ula Slc Wil yo 


Artinya: Barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima shalatnya 
selama empat puluh malam. 


- Hadits riwayat imam Baihagi : 


nol Duo J Jai J le ul 3 le All Ubi Lb UB elo wol Do Ji J pl LL yo 
ale Jl ub Ub UB « lu» 


Artinya: Orang yang minum khamr, tidak diterima shalatnya 40 hari. Siapa yang bertaubat, maka 
Allah memberinya taubat untuknya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/806345556054921/ 


3395. ANJURAN TIDAK BERPUTUS ASA DARI RAHMAT 
ALLAH SWT 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Taufik 
Assalamu'alaikum... Maaf Pak Ustad/Bu Ustajah Saya mau tanya, shahihkah hadits gudsi dibawah 
ini ? : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5020 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Tidak pernah Aku murka kepada seseorang seperti murka-Ku kepada hamba yg telah melakukan 
maksiat yg dipandang oleh dirinya sendiri sbg dosa besar, dan berputus asa dari ampunan-Ku. 
Sekiranya Aku menyegerakan hukuman atau sifat-Ku suka tergopoh-gopoh, pasti kusegerakan 
hukuman itu thd orang" yg berputus asa dari rahmat-Ku. Dan sekiranya Aku belum memberi 
rahmat kpd hamba"-Ku, melainkan krn takutnya mereka berdiri dihadapan-Ku, sudah barang tentu 
Aku mengucapkan terima kasih kpd mereka dan Aku jadikan pahala mereka itu diantaranya ialah 
rasa aman dikala semestinya mereka merasa ketakukan." (HOR Rafi'i dari Najih bin Muhammad 
bin Muntaji dari datuknya). 

Mohon dijawab pertanyaan Saya Pak Ustad/Bu Ustazah, sebelumnya terima kasih... 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam, menurut sumber berikut, itu bukan hadits gudsy 


“LS 9 lc Kalileid dnoso wil Mc Mc yA sal ade Camat bo "dag sc all Jai) "cm 
CudbI dd ! All (Sao 


http://www.dorar.net/spreadH/130 


ASI Obi SU) Ugasiwi HI 1 Jl JB 
S920 Li 9d lc Waloleid dare wil uc Wc SRS sal ado mat lo: Jag 30 All Ja 
Al en ana uan 483 cSLAl se NM sansl ll Jallia oo das sn 


Kalimat : 
Sgic Lab le Cololeid dnos0 wil M0 MC puA8S Sol lc Kuma b 


Dinukil dari riwayat ahli kitab (isroiliyyat) . dan diriwayatkan oleh abu nu'aim dalam kitab " Hilyatul 
Auliya " 


vSLS 01 Jma3 JB JB CamaYI up pada Li JB « ulas dg 53 04 Jaclawul Li JB ayal al ya laa Lian 
dinas Uas yo Wle ywA8S H3 dc KAS log ... iluil yes ol lai UII Kang Lio 4 Udg JB 
sal dyoill vla lai J9 92 Ki 99 Lgolosiwld 

seal ulas 0g will Ui Joo Sal 4 I020 Ui gl 44 wan Jlus Ui In20 xy Sal uu Io20 Lia 
Sc paS al lc Kmag lo Ja9 30 WI Jaia WII yag 3 OLS Jea mulai y ylogkw bl L20w JB 
ls Hd yo 

Ulruc gl vida yuloidl s0 Ly Ulos dis yuidrag dut « ul J8 UlS 48 san u Sas0 4S gl wu us 
ll sg JB slakell 1555 sii 9 Jgis sawo! dual 4 UJI Cgaw JB yg010 Ly Wlruc Ly San 
dinas Uas yo de YMA8S sa dc wae bag ..... Dll agale elwiNI yo gw dll alkes 

ds SSI SI yA 49 9530 389 

Jel Wl9 «bli Mad yo Mil yauis Ingag. 


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-28335.html 


Kesimpulan,terlepas bahwa ini hanya sekedar riwayat isroiliyyat atau hadits gudsy (Wallahu 
A'lam), Namun isinya adalah menyeru untuk tidak berputus asa bagi pelaku ma'syiyat dan dosa 
besar sekalipun dari rahmat allah SWT,Allah akan menerima taubat hambanya selama nafas 
belum sampai di tenggorokan (sakaratul maut). 


Isinya tidak bertentangan dengan al-guran dan hadits bahkan sejalan dengan beberapa ayat 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5021 | 


algur'an. 


Penjelasan kalimahnya merupakan satu bagian dari sebuah atsar shohabat yang kalimahnya 
panjang,yang diriwayatkan oleh abu nu'aim dalam "Hilyatul Auliya" dari Wahb bin munabih ,beliau 
(Wahb bin munabih) menceritakan : bahwa Allah telah mewahyukan kepada sebagian para 
nabiNya...Dst 

hingga sampai pada kalimat 


si Isol data cabol sig S910 Luis 93 lnlanisuld diulas Usssl yo lc pARS sy lo CAS log 
Mo) ye wal Us sis yo dal WS 


Tarjimnya kurang lebih sama dengan post sail, 


Na ee aa aed See ea 

gac Lai 59 Ulc Wobleis. 

lau ul gabiual Yg Odi ll alay ya Sg HS lia Ra Agil ale yu LA Ul Sanals: 
siygel SI 9 S3 Ul db. 

daLAI 

x.0 boi Ayung Ul adeg All Jaw ade Pullg Dial9 AV soal: 

Jis'atis ay 813. ye elula NI Als gd batay ulama! Ayana Ol9 5 Uhalb:sAl 0 2358 53SSal Ala: 
ma CAB ala 0 Cal 8 ay log sabah wo yalasiall Jari lo gs Failaul LA ll sda dil sg 
co tapal BU pellocl dl gasal se Ula Saingi ySL5 8 Isaeai3 Sal sll Igo BI 
AKB mpe ud sa0ll Calaoll ade dal pabiell Jail 95 lg S9 Nae pal saw gali Kuya all 
Cibales 3)3 131 Luis 43 alis dig Us 40 wlE 0m285 sar we Cg log Sale calial, 
pedal LS alogall Sslc yul, lg ugio2» w0 cubulll Celalol ilti yo sell cik gl Ika dysisll 
SSI winoso Jas Y SI Usll LI 0589 1058 Igagil Sasiall SEL ngra3 wal Sl $3 Aulee Iggieel 00 
Lasuad gol HS dolall pay 100 sil), ala galio LS yo laga wd dala Y9 stan 3 siclol suclll 
uo bgiillg (imono dwi lo Lg Ad lo kis Hd LD9 yo Ja3B P5 wal igllud Solosdl 43 Jb 
9500 grdl Wc 350 sulg NOS ). 

dil JB ag UI guna Sd el 39 oles dll da2) yo basil yo cudill 15y5Siall all yss 
akal 38 Haus sil adi TU O| dl A33 yo lalai Y Agasil le Igayual al Sobe G JS Hadi 
(53: 2 JI KS JII. 

(56 Lal) Jelkall NI 3 435 obati 533 JB Lola JB, 

(87 1 Sumut Us Za NI Al 29) U0 aka 3 il al adl JBo. 

3g Ario yy3 Hdg lg» 00 d9 yulowd Jl X9 akug le Ul oluo yuill adl Ego yaa ul LS HAL 
JLKII Jal Silsuo 03 Lali ud 9 ale 80156 laila Ali Sisa digla3 "okull 08 BSI uc JB. 
Jel dls. 


http://alforgan.arab.st/t8702-topic 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/800988153257328/ 


3463. TA'RIF DAN BENTUK DA'WAH 
PERTANYAAN : 


2 Abu Hanif Ata 
Assalaam alaykum, apa ta'rif da'wah? afwan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5022 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


? Ical rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan 
memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala sesuai dengan garis 
agidah, syari'at dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja 
da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan 
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah. Nabi 
Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, 
tulisan dan perbuatan. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya hingga raja- 
raja yang berkuasa pada saat itu. 


Beberapa bentuk da'wah 

1. Dakwah Ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan 
yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. 
Media yang dipakai biasanya berbentuk khotbah 

2. Da'wah Bil lisan Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui 
lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara subyek dan obyek dakwah). dakwah jenis ini 
akan menjadi efektif bila: disampaikan berkaitan dengan hari ibadah seperti khutbah Jumat 
atau khutbah hari Raya, kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian 
terprogram, disampaikan dengan metode dialog dengan hadirin. 

3. Dakwah bil al-Hal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan 
agar si penerima dakwah (al-Mad'ulah) mengikuti jejak dan hal ikhwal si Da'i (juru dakwah). 
Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat 
pertama kali Rasulullah Saw tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan Dakwah bil-Haal ini 
dengan mendirikan Masjid @uba, dan mempersatukan kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam 
ikatan ukhuwah Islamiyah. 

4. Da'wah Bi-Tadwin/Tulisan Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola dakwah bit 
at-Tadwin (dakwah melalui tulisan) baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, 
internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. 

5. Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai, atau 
penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bit-Tadwim ini Rasulullah saw bersabda, 
"Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada". 

6. Dakwah bil Hikmah Yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu 
melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak obyek dakwah mampu melaksanakan 
dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan 
kata lain dakwah bi al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang 
dilakukan atas dasar persuasif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Dakwah| 


- Tafsir Aurthuby : 
Jus uas alel gd el) Ul ym 9d yul peloleg diwoll Abegallg dna el, Jaw adl si : dls J5 
| Na | 0 Gaigalb alel yng lu vc 
all ad ol ISA ul 05019 £ uin didlgon 501 LB9 43 Sar cal WNI dd - Sxol9 dluo 48 | 182 512 J 
G9 daS0 93 doll a91 ol soko! bas 0 Ul atu ISA « Lbisi9 dudalSo 499 wad9 Goliu ac ing 
up Jlg NI add A20 CuSol yo ul JB B3. cp Ha 98 Jblh d5 garing « Lyn gali yo ilagll digo 
del allg . doS20 M3 1nd JUS yg» Les Giloul s9 JSI . 


- Tafsir Thobary : 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5023 ) 


all) aiclb all slow ab, Al sllu al yo 350 4 (ol) alus Ale Gill alus sono Aid 0,53 alles Jas 
dg SAI AI a95 Jaa ( doSodh ) Al gag « all Lacy soul el) Asy aa adl : Jaga (el) Jaw 
UUS 38 agale da» WI Leles ul ahodl uelg : Jaty (diwoll dac goo) ello Ju SAI uliS9 dll 
aelolag ) NI yo Ad ,S$ lo lead Ad 539 « dna yo Oo gl 0D Gd pgale da0 ul « Ab ji yA lau Ad S9 
v eka.c yu Ig lac Rivai Ul d US yo vm MD ll dogsoIL agawolsg : Jas (um Kd wull 
el dlu, pesali yo elle call akal 99 AL0si Ng | SAI 

SgWl Jal JB « ed 93 WS (SSJI g5ing 


- Tafsir Baghowi : | 
(dum 02 S6 ya alel 9d eh) Ul umat 9d gulb pelalag Wall das gollg doSaJb el, Jaw adl €aI 
: . waigoll plel gg (125 ) 
ul laclgo gusa (dial ac gollg ) « lab ( doSdb eh, Jaw dll es). 
Kd yg MS db Jl all slenll 9d diwll dc gol : J3g . 
Luis X9 ABE ac yo HJ all Jail 90 : Jubo 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/819567434732733| 
3475. MAKSUD DAN TUJUAN KEWAJIBAN DARI ALLAH 
PERTANYAAN : 
2 Chikado Lukime | 
BS 9 Al do» 9 Sale Plull 
Tujuan dan maksud diwajibkan terhadap makhluk oleh Alloh untuk apa ? 


Masa NS Al ASULE 9 
JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Silahkan buka kitab hikam ibnu athoillah as sakandari dan syarahnya : 


do S3 26" Kla Jus lay AI KALI 2D 5925 Agile 36 lala ll ola 594i Ab Ale 
Jual SSI ol Gaduh a33” 


Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hamba-Nya dalam berhubungan dengan-Nya, 
sehingga dia menjadikan ketaatan kepada-Nya sebagai kewajiban mereka. Lalu Allah menggiring 
mereka kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Rabbmu heran dengan orang-orang yang 
digiring ke syurga dengan menggunakan rantai (kewajiban) tersebut. 


Allah mewajibkanmu berkhidmat (mengabdi) kepada-Nya, dan Dia tidak mewajibkan sesuatu 
kecuali masuk syurga-Nya 


Berikut ini penjelasannya : Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hamba-Nya dalam 
berhubungan dengan-Nya yaitu menegakkan sifat kehambaan berupa ktaatan dari mereka , 
sehingga Dia mewajibkan kepada mereka sebagai wujud ketaatan dan pemaksaan dengan tujuan 
menakuti mereka jika tidak melakukannya, kemudian Allah menggiring mereka dengan rantai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5024 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kewajiban dan peringatan serta menaikkan mereka dengan rantai tersebut kepada kenikmatan 
untuk mereka dan mengangkat mereka ke magom yang tinggi. 


Allah mewajibkanmu berkhidmat (mengabdi) kepada-Nya, dan Dia tidak mewajibkan sesuatu 
kecuali masuk syurga-Nya,maksudnya adalah Allah yang maha hag mewajibkan kepadamu dalam 
segi dhohir untuk berkhidmah kepada-Nya, sedangkan dari segi bathin dan hakekat Dia tidak 
mewajibkan kepadamu kecuali untuk masuk kesyurga-Nya .karena sesungguhnya Allah ta'ala 
menjadikan amalan sebagai penyebab untuk masuk syurga, maksud dari kalam hikmah ini dan 
yang sebelumnya adalah pemberitahuan bahwa sesungguhnya Allah ta'ala tidak membutuhkan 
makhluknya, ketatan mereka tidaklah bermanfaat kepada-Nya , kemaksiatan mereka juga tidak 
membahayakan-Nya , bahkan manfaat beban taklif semuanya kembali kepada mereka 
semuanya.Allah Maha kaya lagi maha terpuji. Wallohu a'lam. 


(195) day cnc "Ob Judlay Al gilud dc 2929 ngale 1594 Ailolao dll sal 1A9gi A5 Ale 
inlBl yo diloleo call ore Tole LAggi A5 lsg dilauw AU ale ssi " Judul Bill all gila a33 Yo 
Jas dlu ll peta Iglatn Ad ol U pg lo Ja Id, dc 959 ngale 98 agio Iegb rgs 
Sie syaa dg Jia laS Arial! ali Lali 2433) 9 agguti VI lo ol diy agya 9 CgSull 9 Ulu 
Ill ala gl IS lead Ale Gitu Logol do sb Jo 4 S5 lg 9 disub all S j3 N WB aus isl I 
all Jkogn dl 20 eh gd Sd 9 PIN 9 Jabal pgg al wal JSI 1S olulS yss » lis d uu 
Usai alas yo dl Kang "1 abal 9 sasak 09, SI Ap ll emak elsa) ol la lali ,lb dil 
ab) ane) lgi yo daa 9 Igo Ai Ig.yaal AN j0 Soal 93 Cus Id 9" Judalh dial adl. 
dll ole Jero Anas 943 sol pbartul 39 SJ omi UY do uga All 20Yl eh dl,& lala (JI 
Gula Kol aga 9 Adyiloy susi pda 9 Soy 9 IMA Ml Ugal, Y doll Ul alelg adl 
nella! way lng Cal SI Jl Lgall 193 Jo Celanlall 0 doll le a33 Lo ole 19 mat AB sll 
aerabalil asu al al cng3 Sl oi 2 9 le al al aka ANI-elal 9 wb” 


(196 ) 5959 sal 89 Jala Ji SJ Usai Si Mi JS NI ella uag log MDAS 3959 eblc USgi 
» tol Uso lu Ja da2 bus 18 2 Jgpo Hole Lo (6: 01 Gai9 tnial gak9 ass 
Jb peimogn d MA Y 9 magic Asin Y ala Lg sil dls AU ob ANENI Lalai Lo 9 AnSJI pgy Sonata 
Mandi tlg dil 4 agiaiio 48 lo sll 25 53 GS Jul 
http://www.islamport.com/w/akh/Web/2831/163.htm 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/833155693373907/ 


3476. PUTUS ASA TERMASUK DOSA BESAR 


PERTANYAAN : 
2 Hasan Chaya 
Aslaamualaykum!! Numpang tanya, terkadang saya merasa putus asa dalam hidup / merasa tidak 
berguna dalam hidup karena kebodohan dan juga karna sulitnya ekonomi, kemudian yang saya 


tanyakan bagaimana menghilangkan rasa putus asa dalam hidup. Mohon jawaban dan juga 
penjelasannya, selebih-nya saya ucapkan sukron kasyir! 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Caranya agar tidak putus asa adalah mengetahui terlebih dahulu bahwa berputus asa termasuk 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5025 | 


dosa besar. Allah ta'ala berfirman : 
(B7 Sugal (Go As NI All 235 Go yala NI All a35 So lgsali YG) 


Artinya : “dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari 
rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". AS. Yusuf: 87 


(55 ANJI Kinasl G0 SI 3 SSL JLi0 JB) 


Artinya : “Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, 
maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa”. AS. Al Hijr: 55. 


B6 ANJI) GILA NI H5 A33 Jo lai G3 JB. 


Artinya : “Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali 
orang-orang yang sesat". AS. Al Hijr: 56. 


- Dan telah terdapat laranag untuk berputus asa dalam perihal mencari rezeki dan penghasilan 
untuk hidup di dunia serta disebabkan kemiskinan dan kebutuhan serta datangnya musibah yang 
menimpa. 


dng ll Gl 1353 As (36) Galatas 28 SI Aga Cx058 Lag Wis Reid Ol laa 1938 R23 Galill LSI II 
37 36 sag JII fusion as OLX SS 3 UI Japag say Gal GI) 


Artinya : “Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira 
dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan 
yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.” “Dan apakah 
mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman”. AS. 
Ar Rum: 36-37. 


- Dan juga terdapat larangan untuk berputus asa dari mendapatkan ampunan dan penghapusan 
dosa-dosa. 


Kasi! 3 GI Luo Lgi Sada AU YAI da5 S0 Isloidi Y Agadil ole Igoyual Gl Sole L JS 

58 Do JII s5 JII 

Artinya : “Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 


semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. AS. Az Zumar: 
53. 


- tafsir al gurtuby : 


BEI all 233 sg Goda Jl 1 Sana ca Gil JB: ll 233 G0 Igloiti Y SSI dll 235 G0 Issabi Yg 
Al A3 Ip: IKA SUS J3 SAI 93 bai» 

BU" ad sokug Julll 33 « SiLII Z0 bsill £ ale Jb care Al NI ll 235 yo calo YO” 
obi all ala Ul ala . 


" Janganlah berpututs asa dari rouhillah" maksudnya jgnlah berputus asa dari kelapangan Allah, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5026 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini adalah pendapatnyaibnu zaid. maksud ibnu zaid adalah sesungguhnya orang yg beriman 
mengharapkan kelapangan dari Allah, sedangkan orang kafir merasa putus asa ketika sdg 
kesulitan.menururt gotadah dan ad dhohhag maksudnya adalah jangan berputus asa dari rahmat 
Allah. 

" Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"ini adalah dalil 
bahwa berputus asa hukumnya adalah dosa besar. 


- tafsir al baghowi : 


bbs bis : Ulil lodg « Lgxit 9059 « gi hu 1 Lagisng « suluSIlg « 9500 gal 3 (ii y09 JB) 
ae aa Aa Tn na MR 


d S0 yo. 


- kitab az zawajr 


Jk all Kah 8 cell 3 5 «gl Bai sal Sebull aza La Aliug BY GG $5uS Galll 1549 
(033 yag 9 dlm ae H5 lo camusu bgiall 33 d st 2393 S6 ale Amuoill 585 an 


Kao. 


" Putus asa ini adalah dosa besar dengan kesepakatan para ulama karena ia berkonsekwensi 
mendustakan nash-nash yang pasti yang sudah kita sebutkan, kemudian putus asa ini terkadang 
keadaan yang ia lebih parah darinya yaitu bersikeras atas tidak terjadinya rahmat untuknya, yaitu 
sifat Al @unuth sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam redaksi ayat (maka ia adalah orang 
yang berputus asa dan ganut) dan terkadang bergabung kepada, bahwa bersamaan dengan tidak 
adanya rahmat untuknya, siksanya akan di keraskan layaknya orang-orang kafir dan inilah yang 
dimaksudkan dengan prasangka buruk di sini, maka perhatikanlah hal itu karena ia adalah 
sesuatu yang penting.”. Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 
Putus asa dari rohmat ALLAH termasuk dosa besar : 


Ka adil dos) wo basillo All 2 an Se oa as 
Sue Ia Ande Me Ius Ikdg dll So 
2 uabllg all Jl adl» JBS LSI lo dll Jaw, L JB Ya) Ul yel al us Ao SC US, au Ya 
Han al UC S9) XI , 89390 3S « ul sil Li ooliaul 599 «Ja 3s Al dos, yo bgsllg , al SI) 
gal us yan Jl My dug us Hobo bus jab Lido jadul us Kagisy Lids HL uL3 ual JB el 95 
u31l9 dll dos, yo basil o al 295 ve ulas OLI LSI ASI i2osuwo ust JB JB Jslll 
we dl9) Aj Ul uc ye Jeabll yul us Hug us Gel yulg Yaoe NI Uyds yo olg) ISS3 Al So up 
alis bli RumD 9D Poso cal us Juta sud ye das Gb. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/832893373400139/ 


3495. TERTAWA MENGERASKAN DAN MEMATIKAN HATI 
PERTANYAAN : 


? Izmeey Nursalamah 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5027 ) 


Assalamu'alaikum..ustadz / ustadzah mau tanya kenapa tertawa bisa mengeraskan hati ?? mohon 
jawabannya terimakasiih 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb, terdapat di kitab Al-magoshid al-hasanah fimaa isytaharo 'alal alsinah : 


dlilg uc Ja2So US liw yr du Cudn Yo mela," Ulil Eno dwall 25K "1 Cyas (639.0 Cun) 
BMD ul US um! uc Golb yul US Ulas Ly JARS Ly yo S Swsllo « c93 0 Ud y,d yul US 
bo30 LSI ML odl omlg «yuli sus LSI el WI aw log SIG « mill cl SI Alai il : 463) « 
ala pal Mc D3 « Lalill Cot dual 33K UB sesali K5 Yg « laun 683 alus Lay lo yulill Lal3 
dbs aga un adl al Ega 0 oballg « lal Luas Jawa 2S UG Jasad Ig 5S : lah dU5D ul US 
damlg AS) 9Jo Jali Duou ASUS : le93 0 900 4 Ul MC US Hai 3 MS US Kas US yu adl uc 
oli age JI 55 lela og: RAS « odleig Jali HAJI CMA6 Dakig « SAI 52 Blgio Jill DL 5 . 
Ng III ja lg Lai Jill 0 Jay 3 Jb Agil HS Jl 1 Gb dl ll SSI yaatal ul 
Ggs adil Eos elouAI 8S « ee oa 
An ne 
lo? Jua Jai" lapuk Sic dlgy 8 sy 4 cwo elle3 eluAll 859 Jlila ! A8 Jualo lina 5533 
D9 ppi 30 pb) AB plug aule All calo al « call Ala 553 Ig LSI 1d Jing « pig TES dio KHL 
dust 04 All mc JB « Aiyd CB SS LK yo! Jas Jah MIS JS up! Hd wiluug «3019 USS 
 Lagule: Sal wp lauk JB? au ul up say Jis «SY cadlg Jlsall yo R33 38 chaS Jala sha 
OB SMA j5 Yg 1 dy ci lg ella yo sll 201 lal Kode Ball 453 Y pi 5 an Ll 
Call Ui du 063 « cu JS Ale ll @uiesll slale9 : JB pall Ja Jl SI sus skull LX 
or yAS JII S2 up Ino JlB3 « Bd ale dl eslgy Y al al L JSI ! ori elus Ja JB al all 
JB A9 dal ASI Gaga las NI Ha V9 BnpnD Jali Y LLSII IK Jle olles Og3 93 ll yul: 
ll? mgudag 4 K3 A8 yo Loan Yo Slow? gila y0g « gal! IS lang « semai wd Eweuall 
AN 


Diriwayatkan abi hurairoh, Rosulullah bersabda : 

1. - Jagalah/jauhi apa yang telah allah haramkan,niscaya engkau menjadi manusia ahli ibadah 
diantara manusia 

2. - Ridholah atas apa yang allah berikan padamu,niscaya engkau menjadi orang yang paling 
kaya diantara manusia 

3. - Berbuat baiklah kepada tetanggamu,niscaya engkau menjadi mu'min sejati 

4. - Cintailah manusia/sesama seperti engkau mencintai dirimu sendiri,niscaya engkau menjadi 
muslim sejati 

5. - Janganlah engkau memperbanyak tertawa,karna banyak tertawa dapat mematikan hati dan 
mewariskan kefakiran. 


Mengapa tertawa menyebabkan keras hati ? salah satu wasiyat rosul mengatakan : 


All nas SAI 2S UB aa KY: La WI Inogl 
gala Al Lala Al Iga US 9 setu Laba Ja Sl busi Ja SI sat CSI 9 shui SI: all 
laci yo yaaa lo SS mulu lodied Awas cladil Jia CN gigi paul 9 bid pi 6S) 9 cbnAy pw 
ali “ya Jess ISI walill agan SES Clall Cagar S9, K3 


Karena lazimnya bila seseorang sedang tertawa ia lupa dzikir kepada allah,semakin banyak 
tertawa semakin jarang ia ingat kepada allah,belum lagi bila dalam obrolan yang menyebabkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5028 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tertawa ada istihza terhadap sesama. 


http://www.nusrah.com/ar/articles/3245.article.htm 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t-330136 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/829339183755558 


3496. MAGOM MAHABBAH 
PERTANYAAN : 


2 Toufan Ali 
Assalamualaikum..maaf mau nanya, MAKOM MAHABBAH itu apa..? mohon penjelasannya 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Berikut kutian dari Kitab Risalatul @usyairiyah hal 317 : 


dilbu GNU sa a04 ps9 Sun) Les Uilous Gal Aga Ty Uls doll : Sisil sll JB 
Id 99 doll SS aas)l Slisu XI puusug .... Wilbuuu SSI Hy ul Luo 9g MI 9 al ny BL Ly 
ulc Aolsilg Y dia 9d UJI Wis ul lai AJI duo pdl Id deg dl XL KuSgOl. 


Berkata syeikh gusyairiy : mahabbah adalah tingkat keadaan yang mulia, Allah menyaksikan 
kecintaannya langsung kepada hambanya,dan Allah akan menyaksikan kepada hamba yang lain 
akan kecintaan-NYA kepada hamba-NYA. Allah mensifati, bahwa Allah mencintai hamba-Nya, dan 
si hamba-Nya sangat mencinta-NYA. 


Syeikh gusyairiy memerikan penafsiran atas kata mahabbah disini dengan "irodah / kehendak". 
Artinya jika Allah mencintai hamba-NYA, maka hamba tersebut diberikan kehendak dan keinginan 
untuk menjalankan kebaikan dan amal sholeh, dan Allah merahmatinya serta memberikan ni'mat 
kepadanya. Wallahu a'lam. 


MAHABBAH ATAU CINTA MENURUT ULAMA TASAWUF 

1. Sufyan as-sauri: mengikuti perilaku Rasulullah SAW. 

2. Al-junaid al baghdadi: Allah menghalangi atas orang yg hatinya ada fikiran dunia. 

3. Dzun nun al-misry: berkatalah kepada orang yg cinta pada Allah "takutlah kamu direndahkan 
karna mencintai selain Allah". 

4. As-sybli: orang ma'rifat apabila berbicara maka binasa, begitu pula orang yg cinta bila 
berdiam juga binasa. 

5. Rabiah al-adawiyah: barangsiapa yg menunjukkan pada kekasihku (Allah). 

6. Pembantu rabiah: kekasihku ada bersamaku, namu dunia telah memutuskannya. 

1. Ibn jala: Allah memberi wahyu pada Musa as, "sungguh ketika aku memberi tahu akan 
rahasia pada seorang hamba, maka aku tak menemukan kecintaan pada dunia dan akhirat 
krn telah penuh kecintaannya padaKU dan penjagaanKU!". 

8. Ibrahim bin adham: ya Allah, sungguh engkau mengengetahui bahwa surga tak terbesit 
padaku sesayap lalat pun, engkau memulyakanku dg mencintaiMU, dan membahagiakanku 
dg mengingatMU, dan memberi waktu agar tafakur pada keagunganMU. 

9. As-sariy: barangsiapa cinta Allah maka dia hidup, bila cinta dunia maka akan keras (hatinya), 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5029 | 


dan orang bodoh tiap pagi-sore selalu bergantung pada dunia, dan orang pandai bila 
mengetahui celanya akan lari darinya. 

10.Abu yazid al-bustomi: seorang pecinta tak akan mencintai dunia dan akhirat, karna cintanya 
hanya penuh pada penciptanya (Allah). 

11.Al-khowas: hancurnya segala keinginan, dan terbakarnya sifat ketergantungan dan semua 
hajat (dunia akhirat). 

12.Sahl: Allah melunakkan hati seorang hamba karna telah mampu "melihat"NYA setelah faham 
apa yang diinginkannya. 

13.Harm bin hibban: orang mukmin tatkala mengetahui Tuhannya maka akan mencintaiNYA, 
bila sudah mencinyaiNYA maka akan memfokuskanNYA, dan ketika menemukan manisnya 
fokus padaNYA maka tak akan melirik dunia dg pandangan keinginan (syahwat) dan tak akan 
melirik akhirat dg pandangan kesunyian, artinya lemah pada urusan agama dan sibuk urusan 
akhirat. 


ULAMA-ULAMA LAINNYA 
e Selalu mengingat-NYA. 
e Mendahulukan-NYA. 
e Benci berlama-lama di dunia. 
e Memaksa hati untuk menemukan-NYA, namun melarang lisan untuk menggambarkan-NYA. 
e DII. (Ihya ulumuddin IV/477-478) 


http://ala-kullihall.blogspot.com/...imahabbah-atau-cinta... 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/829381560417987 


3616. INILAH OBAT DENGKI 
PERTANYAAN : 


2 Rojul Rijal 
Assalamualaikum, kepada akhi dan ukhti mohon do'a dan bantuannya apakah obat dengki ? 
terimakasih wskm. 


JAWABAN : 


2 Jakakatuhu Raden | 
BS 9 WI dab og Mall AE 
Sekedar berbagi... Agar Terbebaskan dari Rasa Dengki 


Ua5 Iajols Gas NE Lusi 99 J235 NG Ulu Laki Gas Ul 333 WI 3S 3 all gas Il ll ah 
(10 Al : (59) mill dm) AS) Yos) sll 


Bismillaahirrahmaanirrahiim. Rabbanaghfirlanaa wa li'ikhwaaninalladziina sabaguunaa bil'iimaani 
walaa tajal fii guluubinaa ghillallilladziina aamanuu innaka ra'uufurrahiim. Ya Tuhan kami, beri 
ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan 
janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalan hati kami terhadap orang-orang yang beriman, 
ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (AS al-Hasyr (59|: 
10). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5030 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Mas Hamzah 

Nambah sedikit tentang obat dengki, obatnya adalah dengan ilmu dan amal. Ilmu yang 
bermanfa'at untuk mengobatinya adalah dengan mengetahui bahwa hakekat dengki itu 
membahayakan diri sendiri baik dari segi dunia maupun agama dan tidak membahayakan kepada 
orang yang didengki baik di dunia maupun akherat bahkan bermanfaat untuknya. 


Bahayanya dari segi agama utkmu adalah dengan dengki tsb engkau berarti benci dgn keputusan 
Allah dan membenci nikmat-Nya yang telah dibagikan kpd hamba-hambanya, engkau membeci 
keadilan-Nya yang telah ditegakkan dalam kekuasaan-Nya denga hikmahnya yang 
tersembunyi.jelas itu semua adalah suatu kesalahan dalam tauhid dan kotoran dalam pandangan 
iman. 


Adapun bahayanya dari segi dunia adalah engkau selalu merasa tersakiti dengan dengkimu itu 
dindunia, atau merasa kepayahan dan selalu dalam kesusahan karena musuhmu selalu 
mendapatkan nikmat dari Allah jadi engkau selalu merasa tersiksa sebab nikmat-nikmat yang kau 
lihat . 


Sedangkan pengobatan melalui amalan yatu dengan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan 
sifat hasud misalnya tawadhu' dengan orang yang didengki, memuji dan memperlihatkan 
perasaan senang thd nikmat yang diberikan kepada orang yang didengki, jadi hatimu terbiasa 
dengan kelembutan dan kecintaan, dan hatimu menjadi istirahat dari dengki dan permusuhan. 


Kedua obat tsb sangat manjur sekali tetapi sangat pahit, dan obat yang manjur adalah yang pahit, 
barang siapa yang tidak bersabar dengan pahitnya obat maka tidak akan merasakan manisnya 
kesembuhan. Wallohu a'lam. 


Terjemah secara ringkas dari kitab mau'idhotul mukminin : 


sesal BW alellg 4 Jasdlg adl NI Ugldl LA ol Sal Yg « Uglil dubai 4 501 50 Su ul alel 
bull 99 dowooll dc G9 2 2 Glg « yag bill 33 bla) 1d sal Ul luii Gi Ul 9d sll 

9 mol 286 - Sore Gang Ia gac CSI Ag dad US Id LIS lagog . lagd Y gain Ji « wall 
do. 


pole um lgow UJI dini LH S9 « oles AI 38 Cab da lil 943 all 49 dala 1) 16 3S bol 
G9 S3B9 4 mogill Ao 99 dal 0aHg « Wniuisalg el Y Sis « dinS3 gitu Sp 9 doll SJI Jae 9 
AJI ab 59 asluilg osWal 48) lil SS adl LAU 389 £ as ade dil lag shd « Ulu cus 
JS calill 199 Luis Osdg « asill Jla59 WI wriogall agiwso 43 2G yaaah WS Lg « slles oobia) 
Uball WI ISL los Hill Ou 


Y Silet SI 4 a69 08 9 Jl Ng «4 USK gl « kun gd elus all slil 993 « bis 93 1.15 3S lol 
SEA 4 pel Ima duo JS lsg « yi dasi JS Lis Jl NG « gala gubut ai 00 Olla All gala 
Sona dmall M3 CS S3 4 dilseY dugitg el else Augitu lo ba J3 388 4 wall du logngo 
slrauy Sewall Cc dasill Jg3i Yg « Isis slot elio JI 99 V2 


aaollg « slillg « sewoal malik Sg « mawodl olliin lo LLuE dwi AISI Ul 963 W9 BIL Jodll lolg « 

vaslull K9 mall ll yo gl Ru ii Iliy9 « Ulsadlg Wbdl adl oglall 5923 « Fosil »9wll Lb 
“Jua all alga 98 gal SIG « las ali dc 250 lgil NI « Ia del yag « smll dagdl 9 2549 

Laila slsc W malai suci - slgall Isa 2,10 Lagi loilg « sll 29 Ji J elgall d)l 0 de cu 
sll WI slaiy sll Ula 9d dg Jl Ig39 « loSS3 ill ulah alel ig - sll adl agall 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5031 ) 


WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/868347319854744/ 


3622. BOLEHKAH MENINGGALKAN KEWAJIBAN KARENA 
BELUM IKHLAS ? 
PERTANYAAN : 


2 Muhamad Maruf Amrullah 

Assalamualaikum tuan guru ? Bolekah seorang meninggalkan kewajiban dengan alasan blum 
ikhlas dari pada terpaksa lebih baik nggak !! Bukan kah amal yang di terima adalah amalan ikhlas 
dan bukan kah amal kita yang menyebabkan masuk surga tetapi dengan rahmat allah mohon 
pencerahan dari tuan guru 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Nggak boleh,meninggalkan kewajiban maka kita berdosa, tapi jika melakukan kewajiban walaupun 
belum ikhlas minimal sudah gugur kewajiban dan nggak dituntut di akherat. Yang dirubah itu 
niatnya, bukan ditinggalkan kewajibannya. Lihat kitab magosidur ri'ayah ibnu abdis salam 


cGI S3 Jan J5 93 Jua 
bri UJI jas bu£ yo dal 2d wall AE 33 sal UlE 3 cell J5 dll 25 Ulu 
sel yo dis Jas Ex CL Ro Lele 0 wal su jIL Tell S5 ly elo ul dodgl Abu J UB dl 
S3 Jasll J3 Gagl S| Kolgal 49 LIS Ularill3 DNS! SI das Jasll Jul dod3l Ubud 
dada SJ SLo Jasll el) 333 all 3d ole Al ie TE El LN Ll y2NI eU 
AS is Lau33 alosi ld pasal she asu Janll ju elo el ulas 

JB ul ll 

28 CalS3 ls LM BII dadi kantil 43 dllSol Lam le elus MLS ul lay) La JB Os 
S3 Aing yo SNI aini LV le ih Yg dl sb ea dl dang LSN ale yaa 


http://shamela.ws/browse.php/book-6875/page-62 


2 Kasihku Rinduku 

Pasal menjelaskan tentang meninggalkan amal karena takut riya'. Setan itu mengajak untuk 
meninggalkan ketaatan, ketika seorang hamba mengalahkan setan dan bermaksud melakukan 
ketaatan yang merupakan hal yang paling utama daripada yang lain, maka setan membisikkan 
riya' pada hamba tersebut, agar bisa merusak terhadap ketaatannya. Ketika hamba tersebut tidak 
mengikuti pada bisikan setan tersebut, maka setan memberikan prasangka pada dirinya bahwa : " 
dirinya adalah orang yang riya' dan meninggalkan ketaatan yang disebabkan riya' itu lebih utama 
daripada melaksanakan ketaatan yang disertai riya'". 

(Ketika hamba itu mengikuti bisikan setan) maka hamba itu meninggalkan ketaatan itu karena 
takut riya". karena setan telah membisikkan padanya bahwa meninggalkan amal karena riya' itu 
adalah ikhlas, dan setan adalah pendusta dalam bisikan yang dia ungkapkan. Karena bukanlah 
meninggalkan amal karena takut riya' itu adalah ikhlas. (yang dimaksud dengan) ikhlas itu 
melakukan ketaatan hanyalah murni karena Allah ta'ala. bukan karena manusia. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan terkadang kamu meninggalkan amal karena takut riya', kemudian setan membisikkan 
kepadamu bahwa sesungguhnya kamu adalah orang yang riya' dengan meninggalkan amal 
supaya menyusahkan/membuat susah kehidupan kamu pada apa yang kamu kerjakan dan apa 
yang kamu tinggalkan. -- hingga pada perkataan pengarang -- Jika amal yang kamu lakukan 
berupa perkara fardlu, maka tetapkan pada diri kamu untuk berusaha dengan sungguh-sungguh 
sesuai dengan kemampuan kamu di dalam menghadirkan diri kamu pada kebencian dan 
keengganan (terhadap bisikan setan). Dan jika kamu sudah masuk pada perkara fardlu dengan 
dasar ikhlas. kemudian setan memberikan persangkaan pada diri kamu bahwa " kamu adalah 
orang yang riya' " maka jangan memperdulikannya dan jangan menggubrisnya. Karena 
sesungguhnya kamu sudah menyatakan (yakin) ikhlas dan kamu ragu terhadap riya'. dan 
keyakinan itu tidak dilenyapkan oleh keraguan. Wallohu a'lam bish-showab. 


Nambahi ibarot buat bacaan. semoga bermanfaat. 


L 0s 266 | Had (V Sir II Una Uni op A95 Uple ), 


Pasal : tidak seyogyanya meninggalkan amal yang disyariatkan karena takut riya'. 


NYI dare ata GAN, Kelud le leo gig HA LS JI ole Alang susi odie pgis Aella Jad al ji dil GaiDU is Las 
dm gl ole dia Jail B3 (Aa Aale IS gag el lh Uang CA Are pg da Jang je AlIN 0 yal La Janda Ul OlaiDU, «Sl 
Use. 


Dari hal-hal yang terjadi pada diri manusia yang mana ketika dia menghendaki untuk melakukan 
sebuah ketaatan terjadi sesuatu pada dirinya, hal yang mengarahkan dirinya untuk meninggalkan 
amal tersebut karena takut dirinya jatuh pada riya'. sesuatu yang seyogyanya dia lakukan adalah 
tidak menggubris pada hal itu. dan bagi seseorang untuk melakukan perkara yang diperintahkan 
Allah dan menyukainya, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, dan bertawakkal pada Allah 
dalam amal perbuatan yang terjadi darinya dengan cara yang sudah disyariatkan 


SAS Udiaa ma Kan Uli gas pama IA 1 Y sink To apel WAS Ala saga Malem Aga Lay Non aU A Wogle AJ HS) agak 
mnaal 4 gain Ah gaA UK) gn SAS 3g ian Jay Salin parah UM 1 ly Ay Una Ya Ula ale « gllua Ya 
Ea 3 Call ASI Ale mi AlalalN Api gila Gole3 vya JUAN 3 alat! Apa la Calo Aale (liYI AB ga 1 JB 3 Oalill 
DO, 


Dan syaikh muhyiddin an-nawawiy rohimahulloh sungguh berkata : " tidak seyogyanya seseorang 
meninggalkan dzikir dengan lisan disertai hati karena takut pada seseorang berprasangka dirinya 
riya' dengan dzikir tersebut, justru berdzikirlah dengan lisan dan hati keseluruhan. dan niatkan 
ikhlas karena Allah azza wa jalla. " dan beliau menyebutkan perkaraan al-fudlail bin 'iyadl 
rohimahulloh : " sesungguhnya meninggalkan amal karena manusia itu riya', dan melakukan amal 
karena manusia itu syirik. " beliau berkata : " seandainya manusia dibukakan pintu perhatian dan 
terjaga dari berlakunya persangkaan-persangkaan yang batil dari mereka maka akan tertutup 
baginya pintu-pintu kebaikan. " selesai dawuh beliau. 


BJ lag Ws or 20 Un all 3 Walet Agil Wale Ily Sl We Mel, Waled 5) Up IA sn oil 3 Yaa 
Ca Sell OY 3 Janti SI ji Ol ai DB Lanka Jay je Al JAY SIS S9 Cypall SNI de Cast IS Goha «Tajam « 
Ceagiil Ala ya MAY SLS ini DB gl ya 1 Jl Gol ya 333 Janti El II SIK, . 


Abul faraj ibnul jauziy berkata : " adapun meninggalkan perbuatan karena takut riya', maka jika 
motivasinya pada ketaatan itu bukan urusan agama, maka sebaiknya dia tinggalkan, karena hal itu 
merupakan ma'shiyat. dan jika motivasinya pada ketaatan itu urusan agama, dan tujuannya ikhlas 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5033 ) 


karena Allah azza wa jalla, maka seyogyanya jangan ditinggalkan. karena motivasinya adalah 
agama. begitu pula apabila meninggalkan amal karena takut disebut " orang yang riya' " maka 
tidak usah diperdulikan karena hal itu termasuk tipudaya / siasat setan. 


BJ bolaap Lita, : JSI kale Ukialely glik 34 CNG CAR 3 Lisa he dam las € gaul pace yana luka LA 3 
Xie LS Uiac VI JA IS yag « JB LAS gay & | galati Ca J3 & gia agan gii Uya Dgaal pgil ole Ia Jang « el Jll Ca G3S Salaall 
bolagp His, R3 Lawan 3 Sluila pad dada, Lama « SJ: Y ay tis Bola SJ led Sl Yiyel 

Wa Ly Kape Liga | 267 cat | di Ol ld Su ag ale Lg yA) LA lah. 

SA TA Ae Want BJ daa gl IYua y alan 73 gllipso 217 Wae gali B3 Aa 9 Ulil oa Bo WAR 3 ho Waublalyy ala yo 
saielo 83J al ya Wala, Kal ba Ula gd 6 BU 5 Aas BI 1 Lala Usa HUI 3 IA Aas BIT 1 lal la Vale Uni » 
Wa 


WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/8723077227920371 


3626. TASAWUF JUMLAH AHLU SUFFAH 
PERTANYAAN : 


2 Syed Adam 
Assalamu alaikum.berapa jumlah ahlus shuffah dan gimana dinamai ahlus shuffah dan gimana 
ceritanya ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Jumlah ahlus suffah tidak dapat ditentukan, kadang banyak kadang sedikit 
berdasarkan perbedaan waktu dan keadaan, dalam satu riwayat bahwa sohabat abu hurairoh 
melihat mereka ada tujuh puluh orang. 


- kitab hilyah abu nu'aim : 


Las Goa lor 4 Jia V9 BG NI SLS Lan ole ViliSy dual pibB sae YS3 : dil ana, audi JB 
pel! mid 2999 al ll yo Hdgr lg Lg49 Rai2u Lu)g « adidas Ja suodWllo cl all yo ld93 lb Lol 
kd adokusls All ad Lula « pede sand We ad olesi yo osetull9 « adlsal yo JAWA Ul Me « ugLi. 
al ag LB 4 Ello up Ku sal Oli? lo lb ade Jiy » Gis) danbYI yo pd..A5 V9 « lg! pel Roy pl 
cal 1 JB dad gal us Lai sal US UI 0x Ju alir «S9 ida « Jus us on La 


daml eS) 158 , SS yo Jirul 3D yo Aging « WS Blu yo agiad « UII S3 Uskoy dina Jd 0 Kusuw 
Giy9c gi Ul SlKo ule Lai. 


Dinamai ahlus suffah karena mereka berada di suffah (emperan) masjidnya nabi shollallohu alaihi 
wasallam. Ahlus suffah adalah orang-orang fagir yang tidak punya rumah, mereka tidur di masjid 
dan tidak punya tempat pulang yang lain selain masjid. Ketika itu banyak orang muhajirin 
dimadinah dan mereka tidak mempunyai rumah serta tempat tinggal maka Rasululloh shollallohu 
alaihi wasalam menempatkan mereka di masjid dan menamai mereka ashabus suffah dan 
rasululloh sering duduk bersama mereka. Wallohu a'lam. 


- kitab wafa ul wafa' as samhudy : 
doll Jd 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5034 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


NN Nb Mn Ta Pe Pena IA Ren an AN AE PU 
dyUS ag Sglo Y pmuoll WS. 

Jom) pel sil Solo X9 05 pel LI Ala dimall Lg elgoll LS lo "JB lol 4 Ulaic uc wigull S9 3 
pat adl pgawllay J3 sAtuall Cleo pilawg cenwall Alug ala dl sha dll, 

9 pgio 0 p93 558 ag Ale Al alas All Iga, R0 ynlani US "JB dmc xp ULSS ye cuy Sial 
Ig le All sda Al Iga, aluo BI Aanall Jol 19 rarilso 1ULE NI Jai sia « «Ip Lokasi 
dslsg 1548 Ugal 5 ul ats all dc SI lo ogales 3) JI sagale H3 ab. 

ale dil who samll Ulg es Lali IgilS dsall Lalowol wp ul ox weN al NE ye SILUI an 033 
Cysall Hyuolsy Su day sl pal arie UI yag wb Ld Gatl ala pnic US Yo 1850 JB alus. 
Si elu lolg ol5I lol eld Aula Ja pgio lo disall Jl yo asu Cal) Se HJB BB ul Cuds yo A3 
W3S SJ ul dd S dry Ae0219 Kw gl lo lgiog sendu uas Ry lo Lgind gb. 


http://shamela.ws/browse.php/book-23695/page-338 


Link Terkait ahlu suffah : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0013-dunia-tasawwuf.html 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/859905670698909/ 


3662. PENGERTIAN SABAR 
PERTANYAAN : 


2 Ivan Miraza Armaya 
Assalamu'alaikum. Mau bertanya, bagaimana pengertian sabar yang sebenarnya? dan kenapa 
hanya segelintir orang saja yang memilikinya? syukron.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Keterangan tentang SABAR, Dinukil dari kitab Risalatul 
@usyairiyah : 


Juc ysos| Lusi JB #S3I9SNI Sool yu Me Lusls.' WIL NI Jo log smol9" “Jag 35 all JB 
os ball US Kau ep dosa Lian 1JB S3 0g dal Lisan 1JB SLS le v3 soo Lian JB «5 mol 
Me al JI" taka Gale Al olao WI Jgawy JB cAi23) elgis ll LS) Ae oo dd gl 
adal" 


Allah SWT berfirman, “Washbir, mawaa shabruka illa biLlaah” yang artinya, “Sabarlah engkau yaa 
Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah”. (An-Nahl 27). 

Dari “Aisyah RA, diceritakan bahwa RasuluLlah SAW bersabda, “Inna shabra 'inda shadmatil 
uula”. “Sesungguhnya sabar yang sempurna itu pada pukulan yang pertama'. 


biss :JB yuld 20 xp S050 Lis :JG KAS 0y Soal Lian JB nc up LusI "JB Sosl 3 ade busa 
WI odoo Wil Jay JB :JB ic Ml 15, lo ey mil yS “digono yul y cl uc Sab 3 Lugu 
SJgil domoll dis mall" alug lc" 


Dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan bahwa RasuluLlah SAW bersabda, “Sabar yang paling 
sempurna adalah pada pukulan (ketika menghadapi cobaan) yang pertama”. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5035 ) 


ale semiKal! ade nd. CS yaa lo calo pung saus LS 9d lo ade yan Heli Kalo mal 
(as sal emaRa yul loader lela si sa tale nas ultaalil sa ende giaa 
ditun Ad Alis lag dll S5 yo U Just lo Slulio ade. 


Sabar itu terbagi menjadi dua, yaitu sabar yang berkaitan dengan usaha hamba dan sabar yang 
tidak berkaitan dengan usaha hamba. Sabar yang berkaitan dengan usaha hamba terbagi menjadi 
dua, yaitu sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan sabar terhadap apa yang 
dilarang-Nya. Sedang sabar yang tidak berkaitaan dengan usaha adalah sabar terhadap 
penderitaan yang terkait dengan hukum karena mendapatkan kesulitan. 


Ne Na ale aa Jan AN Sl na Nan 
Bai Sd "JBS all ye isl Jiwa WI R0 smallg san Usd Oles All all yudill yo pull 
van 4 yo ball. 


Al- Junaid mengatakan, “Perjalanan dari duniia menuju akhirat adalah mudah dan menyenangkan 
bagi orang yang beriman. Putusnya hubungan makhluk di sisi Allah SWT adalah berat. Perjalanan 
dari diri sendiri menuju kepada Allah SWT adalah berat. Dan sabar kepada Allah SWT tentunya 
akan lebih berat”. 

Beliau ditanya tentang sabar lalu menjawab, “Menelan kepahitan tanpa bermasam muka”. 


ph id mali gol J9 ul 99 all Wi Ular 10 ul 20 Al 5) lb yul Lx le J9 
Si tel Aa adl el din» yo BELI ad dgas "IL NI Joo log" 139 dala ol "wolg" H0lla 
cagol ebg ls sb" #alug ade All adan JB. dngan d5 all ola 5 3 yo Jail". 


Menurut Ali bin Abi Thalib, sabar merupakan bagian dari iman sebagaimana kepala merupakan 
bagian dari tubuh.Menurut Abul @asim, yang dimaksud firman Allah SWT,”Sabarlah engkau (yaa 
Muhammad)” adalah pondasi ibadah. 

Sedangkan firman Allah SWT,'tiada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah”. Adalah 
ubudiyah (penghambaan). Barang siapa yang naik dari satu derajat ke derajat yang lain karena 
pertolongan Allah maka dia pindah dari derajat kaidah menuju derajat ubudiyah. 

RasuluLlah SAW bersabda, “BiKa ahya wa biKa amuut' . dengan pertolongan-Mu aku hidup, dan 
dengan pertolongan-Mu aku mati”. 


sol Crow Jai Lal Crow Jati SolJl stan Ll Cow J9 palu yan Jl 1g bl ut Crow 
usil 3 Jb9 Po Si lo dls ASI bi lo dc aoi bo Ag J8 «mall 5S Ulonkw LI Klu :Jat: 
bl gala ga us lublo All 2AAs ee “at lal sela wal 
diysoll. 


Abu Sulaiman pernah ditanya tentang sabar, dia menjawab, “Demi Allah kami tidak bersabar 
terhadap apa yang kami cintai, maka bagaimana kami bersabar terhadap apa yang kami 
benci ?”Menurut Dzunun Al-Mishri, yang dimaksud sabar adalah menjauhi hal-hal yang 
bertentangan, bersikap tenang ketika menelan pahitnya cobaan dan menampakkan sikap kaya 
dengan menyembunyikan kefakiran di medan kehidupan.” 


gal Bg SS 9gb Io Sold 39 clidll 9d "J0. Lam SIUI R0 Sgdgll ! mall #ellac cal Jlsg 
Ro aliaS Soul eawos SIUI R0 ali : all Ig. Sl dc age dai d9c SI : udi :ylaic 
Halal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5036 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menurut Ibnu Atha, yang dimaksud sabar adalah tertimpa cobaan dengan tetap berperilaku yang 
baik. 

Menurut satu pendapat sabar adlah lenyap dari cobaan tanpa memperlihatkan pengaduan, 
Menurut abu usman yang dimaksud sabar orang yang sangat sabar yaitu orang yang 
mengembalikan pada dirinya terhadap sesuatu yang dibenci ketika menghadapi serangan. 
Menurut sebagian ulama, yang dimaksud sabar adalah tertimpa cobaan dengan tetap bersikap 
baik dalam pergaulan sebagaimana ketika dalam keadaan sehat (selamat). 


sada" Jas 3c all JB 899 cl 33 A9 mall ac si all dok ado el all ul : ulaic sil JBs 
cleig dil WII 20 KW 48 ol : ulsis z4 9500 Jlb9.' PN ee NA PAR 
HAN leo 4 su2u Jley. dial! 9 wlsll ASal de WI 55 oles JBg. dell 9 uh Cdi ali 9 
Ie NI WS olga 98 Sang mmali:Lortsilg P7 puan HS dusl9 Kemal Il ad yo Mil wall 


Nsp a53 


Abu usman berkata , sebaik baik balasan thd ibadah adalah balasan dalam kesabaran dan tiada 
balasan yg lebih tingggi darinya,Allah SWT berfirman, “Dan akan Kami balas orang-orang yang 
sabar dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang mereka usahakan”. (An-Nahl 96). 
Menurut Amr bin Utsman, yang dimaksud sabar adalah tetap bersama Allah SWT dan menerima 
cobaan-Nya dengan lapang dada dan senang hati. 

Menurut Ibrahim Al-Khawash yang dimaksud sabar adalah tetap konsisten dengan hukum-hukum 
al-Guran dan As-Sunah. 

Menurut Yahya kesabaran orang-orang yang cinta kepada Allah SWT lebih kuat daripada 
kesabaran orang-orang yang zuhudSya'ir :Sabar akan menghiasi dengan keindahanDi seluruh 
tanah airSabar tidak akan terhiasi dengan keindahanKecuali hanya bila tertuju pada-Mu 


ae Ul Sis YI Kerownolei AL Tilas 9d» all Hug 93 JB. SIA Si # mall ing, JB9 
Sal S9 gal iatul :JB mnolull yos Jl mac gal Tatdl iatulg-dowlS all Jaig call aan, AI 
Sad iii g KUA Ll sum Pora Alil9 0S HS ono Gundil Slac ya suul JG 


Menurut Ruwaim, yang dimaksud sabar adalah meninggalkan keluhan. 

Menurut Dzunun Al-Mishri yang dimaksud sabar adalah memohon pertolongan kepada Allah 
SWT. 

Menurut abu ali ad daggog sabar adalah seperti asma-NyaSya'ir ibnu atho':Saya akan bersabar 
agar Engkau relaSaya lenyapkan rasa keluh kesah Agar Engkau juga relaSaya merasa cukup 
Apabila sabarkuTelah melenyapkan diriku. 


SY lb yul 1 le J9. olnng: alang 1 udi salad HS le mol Bis uy Ul uc gal JB3 
Jan Sb3 1Jaia 5 moall Al Sc ole Low "Jai Unud! ey 020 row. 4S)  dibo yua! Haic Al 
JB sai pdl "Jl AN JS Ing 30 Al 93 oma "Jl Pe all le al sm SI "J3 Hill ade: 
ang) Cas A3 0 sll F1 JE-AI y aall "JB Pers SB JB LN :JB LAlil R0 mall JB. 

Ss Ul. 


Menurut abduLlah bin Khafif sabar terbagi menjadi tiga yaitu orang yang menerima sabar, orang 
yang sabar, orang yang sangat sabar. 

Menurut Ali bin Abi Thalib, sabar ibarat binatang kendaraan yang tidak pernah jatuh tersungkur. 

Ali bin AbdiLlah Al-Bashri mengatakan bahwa seorang laki-laki berhenti di depan As-Syibli seraya 
bertanya, “Sabar yang bagaimana yang lebih kuat atas orang-orang yang sabar? 

“Sabar di dalam Allah SWT”. “Bukan”. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5037 ) 


“Sabar untuk Allah SWT” “Bukan”. 

“Jadi sabar yang bagaimana” As-Sybli balik bertanya. 

“Sabar menghindarkan diri dari Allah SWT”. 

Setelah itu As-Syibli berteriak yang menyebabkan ruh-nya hampir saja lenyap. 


Got ol wall "Jai Sonya Sono Ll LKow Jai slop AI SS Ly Sa50 Lgaw :Jafo digowg 
Jl ulang 0 2DUJI 20 109Smll 9d: mOill9 .lagad JII U9Sw B0 “dinallg dosill JB un 
apasy abil 9 dina: 

al 2590 UC dio yu lo yi 19 Sd vc Ilyd RLbI J9 0 

Sol Yo 3 mama Ll 5S yA 3 5 Jl lo 


Menurut Abu Muhammad Ahmad Al-Jariri yang dimaksud sabar adalah tidak memisahkan antara 
kenikmatan dan ujian dengan pemikiran yang tenang, sedangkan yang dimaksud penerimaan 
sabar adalah tenang menghadapi cobaan dengan mendapatkan beratnya ujian. 
Sebagian ulama mengatakan dlm syairnya: 

saya bersabar tetapi saya belum mengetahuik einginan-Mu atas sabarku 

saya sembunyikan dari-mu apa-apa yang terkait denganku dari tempat sabar 

karena hati nuraniku takut mengeluh pada kerinduanku 

terhadap air mataku secara rahasia sehingga ia tetap mengalir, dan sayapun tidak mengetahui. 


JB ira adl dil 0 Ig ag serai Seo asal 38 1Jgis salil Ana» (SESI de Ul Sis Cuma 
99 Load! "Ialul 9 Ig eos lg wol" "les J9 0in0 89 Jid9." enuluall 20 Al 3 Ik “sllu al 

ale Soglio Ig log nol Al Ac le Aug Ig yul 1Je9-3bul sll y3 Boulaallg s8 yoo 

20 Igbul 39 AL Ig log cai 98 Ig mol Jaga adl Isl die apa labu 9 call 43 Soll 

& au Test all Lil il GAS yo A3 HNS Si #pdbull Aule gs dl oles all ang :dsis- ll 
kes de ia sa 


abu ali ad dagog berkata , beruntunglah orang2 yg bersabar dengan keagungan daroin (dunia dan 
akherat) karena mereka mendapatkan kebersamaan dari Allah, Allah SWT berfirman, 
“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 

Yang dimaksud firman Allah SWT, Ishbiruu washabiruu warabithuu, Sabarlah, dan sabarkanlah, 
dan berjagalah kamu sekalian”. (Ali Imran 200). 


Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah sabarlah dengan diri kamu sekalian 
untuk ta'at kepada Allah SWT, sabarlah dengan hati kalian untuk menerima cobaan-Nya, dan 
sabarlah dengan tabir rahasia hati kalian untuk rindu kepada-Nya. 

Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain yang dimaksud ayat itu adalah sabarlah kalian 
karena Allah SWT, sabarlah kalian dengan-Nya, dan bersabarlah kalian bersama-Nya.Menurut 
satu pendapat, Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Dawud AS, “Ber budi pekertilah 
dengan budi pekerti-Ku, sesungguhnya sebagian dari budi pekerti-Ku adalah sangat sabar”. 

Dalam ungkapan lain disebutkan, telanlah kesabaran. Apabila Allah SWT mematikanmu maka Dia 
akan mematikanmu dengan mati syahid. Apabila Allah SWT menghidupkanmu maka Dia akan 
menghidupkanmu dengan kemuliaan. 


dl ye smallg Lelbg Al R0 ualg 20 Hall 93 adl sel tail allg celic tai pull Jab: 

9 9050 sll Jilu 99 mallg dl ag0dod elic mual 9: load g. clas 

K5 Ca ega IS III send SN AI 20 aren Asy mao Je gac suall Sol artuls 
Jla JL ahh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5038 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menurut sebagian ulama, sabar karena Allah SWT adalah suatu kelelahan, sabar dengan Allah 
SWT adalah ketetapan, sabar di hadapan Allah SWT adalah cobaan, sabar bersama Allah SWT 
adalah pemenuhan, dan sabar menghindar dari Allah SWT adalah kehanyutan. 


Sya'ir : Sabar menghindarkan diri dari-Mu Akan mengabkibatkan tercela Sedangkan sabar dalam 
segala hal Akibatnya terpuji 

Bagaimana sabar dari orang yang tinggal di sampingku Dengan menempati yang kanan dari pada 
yang sebelah kiri Apabila orang yang bersendau gurau Dengan segala sesuatu Maka saya telah 
melihat kecintaanYang bersendau gurau dengan orang lain 


Se aa da AS deli sa sa: 
eno Ale Jae ll se Al ses Ne Lal eta 
Do pall Lal 


Menurut sebagian yang lain, sabar mencari adalah tanda keberhasilan, sedangkan sabar 
menerima ujian adalah tanda kebahagiaan. Menurut yang lain, yang dimaksud menyabarkan diri 
adalah sabar di atas sabar sehingga dapat mencakup sabar di dalam sabar dan melemahkan 
sabar dari sabar 


s8 Bnusil Joels Jjlesi Hai Pasil yo JS tilas Ale JS Kuli olall 8 L39 dut us J9 
Lo das JUS Lesu 3gb Lala Ai mad lil Ati gl angel HIEng1 ge 19519 MNIL gan 
neh lil ob) 5d pul gradasi dll Jgnndsl 0 yalosial Jas". 


Menurut satu cerita,pada satu waktu Asy-Syibli di masukkan kedalam rumah sakit Sekelompok 
orang datang kepadanya.“Siapa kalian”. Tanya Asy-Syibli.“Para kekasihmu yang sedang 
beraziarah kepadamu.” Kemudian beliau melemparkan batu kepada mereka sehingga mereka lari. 
Beliau mengatakan kepada mereka, “Wahai orang-orang pembohong, jika kalian para kekasihku, 
maka tentu engkau akan sabar menerima cobaanku”.Di dalam sebagian hadits disebutkan, 
“Dengan penjagaan Mata-Ku (Allah), orang-orang yang sabar sebenarnya tidak bersabar untukku. 
"Allah SWT berfirman, “Bersabarlah engkau kepada hukum Tuhanmu, sesungguhnya engkau 
dalam penjagaan Kami”. (At-Thuur 48). 


xl US la 1 509 laa ig (A3) aus yo RSI9 wb LL Lu83 Cu 3 ..dK0u CS Ing Je, 
biso Jatiag DUS Solug 183 Jl 93 big Ill ALNI yo log sell Ji Jads gdg lobi A18 38 cell Jilo J3, 
diy Tads A59 YA LHS S3) “JS9."bnch diB eh) Sal molg" :Ua9 1516 A3 yo JI Un be. 

dual Id "J3 JI Log J3 Lubis do "JB 1 Pl Jiloy Rais 459 3 US Poo NI 1d Jua 

sil, lo DXG Sig coulgga ai EKA 


Sebagian ulama mengatakan, saya berada di Makkah, saya melihat orang fakir mengelilingi 
BaituLlah. Dia mengeluarkan Rug'ah (semacam azimat atau bungkusan yang berisi tulisan) dari 
dalam sakunya. Dia melihat rug'ah itu lalu pergi. Esok hari ia berperilaku seperti itu, beberapa hari 
saya memperhatikannya. Dia selalu mengerjakan hal itu setiap hari untuk kepentingannya sendiri. 
Suatu hari ia berkeliling dan melihat rug'ahnya. Sedikit demi sedikit ia menjauh lantas terjatuh dan 
meninggal dunia. Rug'ah itu kemudian saya keluarkan dari dalam sakunya. Ternyata di dalam 
rugah itu berisikan firman Allah SWT,”Bersabarlah engkau terhadap hukum Tuhanmu 
sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami”. (At-Thuur 48). 


Usai 93 Id Jai call yg Callud gol UB Lowayias Say Dl Cu Lag HIU CAS Hagaaso JB 
Ji #eosi J ll au J8 ASI els dg ic Sal Carord Acl59 H3 2,33 La dau Jilu Ulu 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5039 ) 


Bas Sita Hias Cai Si “AS 1069 Linll dll JK dio 3 Y Polo GL Mc a00. 


Sebagian ulama lain mengatakan, “saya memasuki negara India. Saya melihat seorang laki-laki 
menggunakan satu mata. Orang-orang memberikan nama kepadanya si Fulan yang sangat sabar. 
Saya bertanya kepada mereka tentang keadaannya, lantas dijawab bahwa ketika dia menginjak 
awal remaja, saat teman-temannya hendak bepergian dia keluar dari tempat tinggalnya. Salah 
satu dari kedua matanya melelehkan air mata, sedang mata yang satunya tidak menangis. Dia 
mengatakan kepada mata satunya yang tidak melelehkan air mata, “Kenapa engkau tidak 
melelehkan air mata atas perpisahan temanku ? Saya tentu akan mengharamkanmu untuk 
melihati dunia”. Dia memejamkan matanya selama dua tahun tanpa pernah membukanya. 


0 Som X Asli 93 dal LL 3S ul Hd sudi :"uan Luo sol" d3 3 J9 
Asam 9.51) lai JUl al ny all3 ma JS al cais Al gu) "UAS Ly 500 JB3-35, 
ola ye Jis salug Ade All lan wal al SI adg- Rasis Ad Sulbar JB CL U Jai ISI Lil any. 
dlowllg pal" Jls3". 


Menurut satu pendapat, yang dimaksud firman Allah SWT, “Bersabarlah engkau dengan sabar 
yang baik”. (Al-Ma'arij 5) adalah sabar yang benar sehingga orang yang tertimpa musibah di 
tengah-tengah masyarakat tidak dapat diketahui. 

Umar bin Khatab pernah mengatakan, “seandainya sabar dan syukur diibaratkan dua ekor unta, 
maka saya tidak peduli mana diantara keduanya yang akan saya naiki". 


Dalam satu ungkapan, Ibnu Syibrimah apabila mendapat cobaan dia mengatakan, “Sekarang 
berawan, besok ia akan hilang”. 

Di dalam hadits pernah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang Iman 
beliau menjawab, “As-shabru wassamaahah”. “Sabar dan toleransi.' 


909 da5 Ol mo lai ob Li dg KUjAS la, ale UN LA AS Je28 | all 0S sll Jisug 
JSI Asy G9. oma! ala amal G3 AI ul sadlen dil wo Cnduul 1S. pl al tal J3 US? 
sila and uga Cal sil tadi yAK adl les ali an gl3-dobill 291 lles Gill cLuls 2D all cl in 
dg sino 3 Bius al Eselon | & 20x yo slon gl AS aSue L Wali spulKad lh aillolas 
An Naa ai ea 


Syaikh Sary pernah ditanya tentang sabar. Ketika beliau hendak menjawab, kaki beliau dihinggapi 
kalajengking yang menyengat berulang-ulang. Beliau tetap diam dan tak bergerak. Beliau ditanya, 
'mengapa kalajengking itu tidak kau jauhkan dari kakimu ?'. beliau menjawab, “Saya malu kepada 
Allah SWT membicarakan sabar sementara saya belum bisa bersabar”. 

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa orang-orang fakir yang bersabar adalah tamu-tamu Allah 
SWT di hari kiamat. 

Dalam suatu cerita Allah SWT menurunkan wahyu kepada sebagian Nabi-Nya,”Cobaan-Ku telah 
Aku turunkan kepada sebagian hamba-Ku kemudian ia berdo'a kepada-Ku, tetapi Aku tidak 
mengabulkannya. Kemudian ia mengeluh kapada-Ku. Aku berfirman kepada-Nya, “wahai hamba- 
Ku, bagaimana Aku dapat mengasihimu dengan suatu pemberian sehingga Aku akan 
mengasihimu”.Arti firman Allah SWT, “Dan Aku jadikan mereka pemimpin yang memberi petunjuk 
dengan perintah Kami ketika mereka mau bersabar”. 


Ayat itu, kata Ibnu Uyainah, adalah ketika mereka menghendaki suatu pemimpin dalam suatu 
urusan, maka Kami jadikan ia (orang yang sabar) sebagai pemimpinnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5040 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


a59 8 de Sl ola lol saat le Lani Yul os small Ul Jai SENI le Ui dus Cara 
ai al lo go "AISI ul all Asi Lulo oliasg bgl dan 9d llas Al JB «adl ily NB SSI 
US$" mall Kino Al siy "Ali 089 dio Al & Sial :Jgis Aitow9." LA imo" JB ul oles 

Jo mall Alya 210 K4 ad UN Lana Ji ala elus Olirs9 Ll agaago JB9-40I 0D elieLAl Lutito 
Lamo "Jis pl dl lap Slalu Jb pedia pb #0Sotuug 1 Alta alga As 43 IS, 


Ustadz Abu Ali Ad-Dagaag mengatakan, “yang dimaksud pembatasan sabar adalah tidak 
merintangi takdir. Apabila menampakkan cobaan tanpa mengeluh atau mengadu, maka bukan 
berarti hal itu menikadakan sabar. Allah SWT berfirman tentang kisah Nabi Ayub AS, “Sungguh 
Kami mendapati Ayub sebagai orang yang sabar, Dia adalah sebaik-baik hamba”. (Shad 44). 


Ayat ini ditopang oleh ifrman-Nya, yang lain seperti perkataan Nabi Ayub AS,“Kemelaratan telah 
menimpa diriku” (Al-Anbiya 83). 

Dari ungkapan ini dapat ditafsirkan bahwa maksudnya adalah,”Kemelaratan telah menimpa diriku 
agar Engkau memberikan kesenangan kepada orang-orang yang lemah.” Menurut sbagian ulama, 
ayat yang berbunyi, “sungguh Kami mendapati Ayub sebagai orang yang sabar”. 


Bukan dengan kata seorang yang sangat sabar karena semua kondisi Ayub tidak dapat 
disamakan dengan sabar. 

Sebaliknya semua kondisinya telah berubah menjadi ni'matnya musibah. Sehingga dalam kondisi 
ni'mat maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai orang yang sangat sabar . Oleh karena itu Allah 
SWT tidak berfirman “sebagai orang yang sangat sabar”. 


usil Jin ca Jasa ons ale UI yo 29,» mall dipis 1Jaiy call A02) ande Ul Sus mow 
Jai 252 Ca basil ol id "era pal Cola ml io" 1AY sal y3 JB UB kal le: 
sio ol gi &oucv dg "us JI asal cl. 


Uastadz Abu Ali Ad-Dagaag berkata, “Hakikat sabar adalah menghindarkan diri dari cobaan dan 
menerima apa yang telah menimpanya seperti Nabi Ayub AS beliau tetap mengatakan di akhir 
cobaannya, “Kemelaratan telah menimpa diriku, sedang Engkau lebih pengasih dari segala yang 
pengasih” (Al-Anbiya 83). 

Dia menjaga etika berbicara dengan mengatakan Engkau lebih pengasih dari segala yang 
pengasih tidak mengatakan, Kasihanilah aku. 


Sail : Jul 4 mad JJ 

| gawui dlgo 589 . 393 0 LIS 9 Jl taun Uso ang (bgin0 09 Jl tetua lal ng: 
sisa Id 9995319II Ugal Sasl yo wall ade le al ol a01 — 
Sana" JS Ati 0 small 09 39 adl le mgisu Rul "gi Al A0», made UI Sl YI Lgm 
Laga ole lil Y 1 JB 153 yuny Al Ai Hans 20 yulad KS! Jins". 


Perlu diketahui bahwa sabar itu tebagi menjadi dua, yaitu kesabaran orang yang beribadah, dan 
kesabaran orang yang cinta. Sebaik-baik sabar orang yang beribadah adalah terjaga. Dan sebaik 
baik kesabaran orang yang cinta adalah tertinggal. 

Ustadz Abu Ali Ad-Dagag berkata, “Nabi Ya'gub telah mengoptimalkan perjanjian sabar dengan 
dirinya sendiri dengan mengatakan, “As-shabrun jamiil “ Namun ketika tidak mendapatkannya, 
beliau mengatakan, “Aduh alangkah duka citaku mengenang yusuf”. Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/notes/885613221461487 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5041 | 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/871713919518084/ 


LINK TERKAIT : 
www.fb.com/notes/808584239164386 


3683. PENYAKIT HATI ('UJUB) 
PERTANYAAN : 


2 Moshi Moshi 
Assalamu'alaykum.. Bagaimana caranya agar terhindar dari penyakit hati, riya' atau ujub? Adakah 
obatnya? Dan bagaimana dosisnya? Makasih 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Buka Kitab Mau'idlotul Mukminin : 


doll dc Kal 2 ulu 

JII Solesall Bol 563 « sAall Janll nll deg « 052 Lgu Alto gd le JS Ac ul alel 
IS ON 3 Gl) Lal Lag Karan las Oya an Jay Y log dus gl 33 gl Alloy Kungall ul slS3 « Jend 
Gatay Y lo de le LAB 5| dl Y dually Sal ab. Oles 0995 Ul Jao 38 boilg . dll Jaa yo al 
cub Gisel dell dl Jl 3I9 « Jani 9D Sy case Liso AB « dluugg Tolu 46 yo d46 ale Y olp 
JASA 9 Hasi (au lada « GssiwYI Jb Lag olul dos Oles AU Sic yo LS Adloglo dacg msl « 

S5 lo dio» 9 Sule All Jua Ng ) : all Wil JB « doll Jl9 5 yo GoSll9 Sall9 € Kail U,9y9 
Tlp (Jah asl yo ASio 


cal Yg" 3 Isl "alas Apa sal yo ASio lo" 1 yulill 53 989 « WlnaY plug Ale dil yua yul JB 
HO Laku dpi alat Ulil ade III UE lagog " dia 4 dll uda « JIN UT Ng: JB" Al Jaw, 
sell SNI Ba 30 ale EN vala na alun S3 sal ee LE ce Heal 

Hall yo Hal doll . 


PENJELASAN MENGENAI CARA MENYEMBUHKAN 'UJUB SECARA GLOBAL 

Ketahuilah bahwa sesungguhnya penyembuhan semua penyakit adalah membandingkan 
sebabnya penyakit dengan hal yang berlawanan, penyakit ujub adalah kebodohan murni maka 
cara penyembuhannya adalah dengan mengetahui hal yang berlawanan dengan kebodohan 
tersebut, kebodohannya yaitu orang yang ujub dengan ketampananya, atau kekuatannya, atau 
nasabnya dan apa saja yang bukan hasil jerih payahnya maka sesungguhnya dia ujub atas apa 
yang bukan dinisbatkan kepadanya karena semua itu adalah anugerah dari Allah ta'ala, dan dia 
hanyalah tempat curahan sifat pemurahnya Allah ta'ala, maka seharusnya dia bersyukur karena 
telah mendapatkan anugerah dan dipilih oleh Allah daripada orang lainnya dengan tanpa 
pendahuluan dan perantaraan. 


OBAT UJUB 

Maka bisa diketahui bahwa sumbernya ujub dengan hal itu adalah kebodohan. Untuk 
menghilangkannya adalah dengan cara mengetahuinya secara nyata bahwa seorang hamba , 
amalannya dan sifat-sifatnya semua dari Allah ta'ala sebagai nikmat yang lebih dahulu diberikan 
kepadanya sebelum dia berhak. Hal ini bisa menghilangkan ujub dan bisa mewariskan 
khudhu' (andap ashor), syukur dan khouf (perasaan khawatir) dari hilangnya nikmat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5042 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah ta'ala berfirman : " Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu 
sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar 
itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya."@S. An Nur ayat 
21) 


Nabi shollallohu alaihi wasallam, beliau adalah manusia terbaik bersabda :" Tidak ada seorangpun 
dari kalian yang dapat diselamatkan oleh amalnya.” Para sahabat bertanya: “Termasuk anda Ya 
Rasululloh?” Beliau bersabda: “Termasuk saya. Hanya saja Allah telah meliputi saya dengan 
rahmat-Nya.” 


Selama perasaan khouf menang didalam hati seorang hamba maka khawatir akan hilangnya 
kenikmatan akan menyibukkannya dari sifat ujub , dan bagaimana mungkin orang yang 
mempunyai penglihatan batin bersifat ujub dengan amalannya dan tidak khawatir terhadap dirinya 
sendiri ? Maka perasaan khouf ini adalah obat yang bisa menghancurkan unsur-unsurnya ujub 
dari dalam hati. Wallohu A'lam. 


Kitab Mau'idlotul Mukminin online : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-267 &idto-267&bk. no-12981D-284 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/8787059221522171 


3687. BISAKAH JIN MENJADI WALIYULLOH ? 
PERTANYAAN : 


2 Aba Zahra 
Assalamu alaikum warokhmatulloh. mau nanya mungkin kah seorang jin itu mencapai derajat 
AuliyaiLLAH? SUKRON 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, tidak hanya mungkin, bahkan memang ada, berikut ini di 
antara jin yang menjadi waliyulloh : 

- kitab sifatus shofwah bab ahli ibadah dari bangsa jin 


d)sfio dls yo 208 lebug Gd Logo 35 Yo duo Cul) SI ole os duos WS JB AU Mc Ly Spa 
dl lb Led dgno As leg WS gai alan HI sabac ud IS | iso J2 syal usb ul golg Sgius 
Y uda al Jaw L "JB9 Dll ade 33 ale Talas saia Bol jp 40 yua dls alas yo asi abs 
paten gai lean Ain le AA an ola wow selang UG Rilg, leils3 laila KLH dls 
GNI Up obi asal ul dl Kong JS" 9d Cal SAI UI 1JB Pul 50 1J CB. Lio) Ian09 a03" 
dal ya Bow 


JS" AYI sd LI sol li c18 JB as ye aula Ao tida 2 Sol yan Jl Me Lg oa 
Lolso W9»33 57 Al gia Eyang «35 Al elu Bo gag 185 HI ol sos Jl Bagus "gol Hild Lu, 
ola Sl gag. 1968 Al KAI 0 aki Asal laa cal SB PAN 0SD 3» 5 AS #Owull das yo Sio gula 

USS yaa ai gs ali Kila Iya lala ellS X5 Sal lg "JB AN AS SS J3 0 Igilo cus. 


dan kisah lainya bisa cek disini : 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5043 ) 


http://www.alwarag.net/Core/AlwaragSrv/bookpage? 
book-253&session-ABBBVFAGFGFHAAWER8&fkey-2&page-18&0ption-1 
Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/854905654532244/ 
www.fb.com/notes/896375497051926 


3693. PERBEDAAN KHOUF DAN HAZAN 
PERTANYAAN : 


2 Ismiy Aoblu 

Alaa inna auliya allahi laa khaufun alaihim wa laa hum yahzanuun... Dalm tiap ayat seperti ini. 
Kenapa antara al khauf dan al hazan dibedakan memakai bahasa nya? Apa memang ada 
perbadaan antara kedua nya dalam diri seorang wali allah? Apa rahasiah yang dapat difaham? 
Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Khouf adalah takut dengan keadaan yang akan datang, sedangkan hazan adalah sedih terhadap 
peristiwa yang telah lewat. Lihat ta'bir kitab tafsir al kabir : 


boil SSI Ul : Jail Call: lb M3 (uga BD Yg mede G3 NY): agita H3 Oles d3 lol3 
bol sll Ic 9S lil y NI « So5all 30 Jitisuall 98 sega Vyas Lily Au sumos Jitisuall 49 3S 
dl sasa WB MY gl ad lo yuli 49 Jos 8 US ul J1. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-1328ID-1141&idfrom-2959&idto-2961&bookid-1326&startno-1 


2 Kasihku Rinduku 
Adapun firman Allah ta'ala yang menjelaskan waliyulloh yaitu : 


UI 523 AD X9 ngaca GS 
Tidak ada kekhawatiran/ketakutan atas mereka dan tidaklah (pula) mereka bersedih hati. 
Maka dalam hal ini ada dua kajian : 

1. Bahwa khouf (khawatir) itu hanyalah ada pada perkara di masa yang akan datang 
(mustagbal/future), dengan arti khawatir terhadap terjadinya sesuatu kekhawatiran di masa 
yang akan datang. 

2. Hazn (susah/sedih/sad) hanyalah ada pada perkara di masa lampau (madli/past). ada 


kalanya sedih yang disebabkan telah terjadinya sesuatu yang tidak disukai atau karena 
tiadanya sesuatu yang disenangi. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/874369905919152/ 
www.fb.com/notes/896396657049810 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5044 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3752. MEMAAFKAN ORANG DZOLIM 
PERTANYAAN : 


2? Muhammad Ryzki Harist 

Assalamualaikum. Mau tanya. Apakah hukum menjauhi saudara dengan cara jarang silaturahmi 
karena saudara kita itu telah sering mendzolimi kita / berbuat jahat kepada kita. Apakah saudara 
kita yang dzolim itu memang harus djauhi atau gimana, seperti yang telah dikatakan dalam islam 
bahwa orang zolim itu harus djauhi. Mohon pncrahannya. Terimakasih 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam hubungan kekeluargaan, persahabatan dan bahkan 
kemasyarakatan, adakalanya terjadi perbedaan, pertengkaran, perselisihan yang berakibat 
putusnya tali silaturrahmi, perpecahan, saling benci satu sama lain, hingga jangankan duduk 
dalam satu majlis, bertemu pun rasanya tak berharap. Islam memandang hal tersebut (perbedaan, 
perselisihan) biasa terjadi dalam hal muamalah, namun islam juga mengajarkan cara yang baik 
untuk kembali merajut hubungan yang lebih harmonis. 


Sumber : Kitab shohih muslim dalam sebuah haditsnya Rosulullah SAW bersabda : 


uv Asgn9 Id US Ubi JW SG Had olsl Jag2 ul akad Jay JB alg Ale Al lo Ul Igo 
Dll Iyo SSI ld 453 Ia" 


Tidaklah halal (haram) bagi seorang muslim menghindar dari saudaranya lebih dari tiga hari / 
malam,dan ketika bertemu mereka saling memalingkan muka, dan sebaik-baik dari keduanya 
adalah ia yang memulai mengucapkan salam". 


Tiga hari menghindar dihukumi boleh dalam rangka colling down, meredakan kemarahan dan 
kebencian, saling introspeksi dan kemudian menyambung silaturrahmi kembali. 


aya End (KD 499: elalell JB (JW OS Had alel s2g3 ol alah Joy N) ! alug ulo All Kalo Ag 
IE. Anggio sUldlg « Curl yi Jail SNI 498 Leissblg «JW OS yo JSI wagkudll yu sell: 
uS | Mi: ds gaig Gis egag emas ale Jgzao g0d| UN DI 98 Lis (nas loulg 
Wddo ole ISdg « WI 9 2 el ASLI suara N Call Ul 1 d8 sSMI ds dd SW 98 3 2 
Ulbsll Jasg asetdll Ribu D : Joy yo 


Dalam lain kesempatan Rosulullah dimintai nasihat oleh sahabat 'Ugbah bin 'aamir tentang 
amalan yang mempunyai keunggulan dan keutamaan, Rosul bersabda : 


Juslaaa su asi Al Isa 4 CAS ony SAS Cl alug le All alas WII Jaw, Cai Hi ic JB 

dlalh uas ya,clg Jo y3 yo loclg Jal3 0 Jo Hse L J3 Jlac VI 

"Wahai 'ugbah, Jalin kembali hubungan dengan orang yang memutuskan silaturrahmi denganmu, 
Berilah orang yang kikir padamu , dan maafkan orang yang zdolim / aniaya padamu ". 


Tiga perkara ini bukan hal yang mudah dilakukan bagi seseorang,akan tetapi jika ia mampu 
melakukannya, maka Allah telah menyediakan pahala dan ganjaran yang maha besar (di atas 
rata-rata). Wallahu a'lam. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5045 | 


Sumber : 
- Musnad ugbgh bin amir : 


v3 E, osis ya SY Skuad GE, vabc Gal UisS , 3050 Us au USS (6990 Cu) 
ole up das Go": ol JBS gag ale Al odao Ml Jawa) Cai : JB oo y dat Uc, Sos solo 
dal 4g (313 , Jo,3 Lo b£i3 , Jebs Jo Jb". 


- Musnad Imam Ahmad 16883 : 


s0 uy Wis us dUJI dolol yul uc pl US M3 0 IS Knlida dc) Ly Ulee Lir doygoll gal Las 
L JB sol Id Bls lo dll Jowo b cAda8 JB oxy WSSB Aula akug Ale AU Koko WII Jaw cai) JB 

5 ulin aku Gale WI olao Al Iga serial pi JB eliiaas ole dala elin Sewa ilud wal dis 
JB puas UB ll9 290 J9 JasiNl 2, all 98 all am SOE 48 Jalel NI sole up Htc L J3 Say 
dic L JB waUll Uy Sesi ig Sldl Uy dsel Sig sal MU 98 J8 yul 38 JB Jls8 dll piles da cl 
JB wal BI is d3 All Log GALaii Y JB Sio yo Uas bad JB AL 3 sis Al Ci Ng Ud 

Jlac AI Juslgi gu as all Iga L CAS any WAS Gila alug ade AU alam WI Jowo, Cu Ai dis 
dalk y0c yA,SI9 do,» yo bela del yo Jo Hae L Jas 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/887213017968174/ 
www.fb.com/notes/907639819258827 


3768. TEMPAT TERSIMPANNYA RIDHO DAN MURKA 
ALLAH 
PERTANYAAN : 


2 Pakdhe Jevry Azd Olivee 

Assalamu alaikum, rido allah tersimpan pada semua perintah.murka allah tersimpan pada semua 
larangan-Nya. maka berhati-hatilah. hadis kah ? guran kah ? goul ulama ? tolong carikan 
rujukannya . jazakumullah ! 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam, Kitab Nashoihul 'Ibad , hal : 43-44, Ini Atsar dari shohabat Umar Bin Khothob 
R.A. Magolah ke empat dari bab sudasy, berkata sahabat Umar bin khothob RA : 


SEA saia senja 26 Anta ana At As ba La AS Aa Ale! 
soil 38 gol AiS9 Ulil ay loud ola aiS9 
Sd Ai lum Talk 63 clwgll Dual A3 - 


Artinya : Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan enam perkara di dalam enam hal, yaitu : 
1. Menyembunyikan ridhoNya dalam perbuatan taat, 

2. Menyembunyikan murkaNya dalam perbuatan maksiyat, 

3. Menyembunyikan lailatur Gadar dalam bulan ramadhan, 

4. Menyelinapkan waliNya di tengah-tengah manusia, 

5. Merahasiakan kematian di sepanjang umur, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5046 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


6. Menyembunyikan shalat dalam sekalian shalat. 


- Ridha Allah disembunyikan dalam perbuatan taat, agar setiap orang memperhatikan segala 
bentuk perbuatan taat dengan harapan menepati tempat ridha Allah. Karena itu jangan 
meremehkan perbuatan taat sekecil apapun , karena bisa jadi justru dalam yang kecil itulah 
disembunyikan ridha Allah. 


- Murka Allah disembunyikan dalam perbuatan maksiyat, karena itu hendaknya dijauhi segala 
bentuk maksiyat sekecil apapun, siapa tahu, pada yang kecil itulah terletak murka Allah Ta'ala. 


- Demikian pula lailatul gadar diselinapkan dalam bulan ramadhan, agar sebulan penuh diisi 
dengan berbagai ibadah, karena seperti tersebut dalam hadis, ibadah sunnah yang dilakukan 
tepat di malam lailatul gadar itu bernilai ibadah fardlu. Bahkan Imam An-Nakho'iy menyatakan : 

“satu rakaat shalat dalam lailatul gadar lebih utama dibanding 1000 rakaat di luar lailatul gadar, 
dan sekali membaca tasbih, di situ lebih utama dibanding 1000 kali membacanya di luar malam itu 


Demikian pula hendaknya diisi dengan banyak ibadah karena malam yang istimewa itu lebih baik 
dari pada 1000 bulan yaitu terhitung 83 tahun, 4 bulan ( surat Al @adar ). 


- Para wali ( kekasih Allah ) diselinapkan ditengah-tengah para manusia, agar jangan suka 
menghina seorangpun, tapi justru memohon berkah doa dari sekalian manusia, dengan harapan 
dapat menepati pada wali Allah, maka tidak benar menghina seseorang walaupun tampaknya 
remeh, karena siapa tahu dia adalah wali Allah. 


- Ajal kematian dirahasiakan disepanjang usia , maka hendaklah di setiap denyut jantung selalu 
digunakan menghimpun bekal untuk mati dengan cara beribadah, karena siapa tahu kematian 
datang dengan tiba-tiba. 


- Shalat wustho ialah shalat yang paling utama dan istimewa. Ia disembunyikan Allah dalam 
sekalian shalat, agar setiap orang memperhatikan untuk melakukan shalat sesempurna mungkin, 
dengan harapan menepati pada shalat wustho, siapa tahu kita sedang sholat dan ternyata itu 
adalah sholat wustho. 


? Mas Hamzah 
Lihat juga kitab tambihul ghofiln (1/542) : 


dll Lay #3 #0Slal dapa 99 Lal Calo 3 gal sa den 93 Curang 8 alta dan 26K jas JB 
BSI 9 gandil 8 sole All laun gg en Cai 3 Kl) Rig OI y3 yundil 8 sei, 
Lg 98 dal) BI bgl 99 SESI Il dag sig Cab "EU. EU Cg 99 Lal) Rlb3 

HHeale Ggs Lg 6d dl, Rb sobsioll 9d yuagil Atusall 3nd 253. Gakadil. 


Sebagian ulama ahli hikmah berkata : ada 4 perkara yang tenggelam di 4 tempat, dan kepalanya 
muncul di 4 tempat : 

1- Keridloan Allah tenggelam pada ketaatan-ketaatan. dan kepalanya muncul di rumah orang- 
orang yang dermawan. 

2- Murka Allah tenggelam dalam kesalahan, kekeliruan. dan kepalanya muncul di rumah orang- 
orang yang bakhil. 

3- Nyamannya hidup, Luasnya rizgi tersembunyi di dalam pahala. dan kepalanya muncul di 
rumah-rumah orang yang sholat. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5047 ) 


4- Kesulitan/sempitnya hidup tersimpan dalam siksaan-siksaan. dan kepalanya muncul di rumah- 
rumah orang yang meremehkan/mengentengkan sholat. (Terj. Dik Ibnu Al-hsany Rinduku). 
Wallahu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/909207695768706/ 
www.fb.com/notes/909856392370503 


3816. MAKSUD DARI "HATI YANG MATI" 
PERTANYAAN : 


» Darga San Atho 
Assalamu'alaikum. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan "hati yang mati", dan apa yang 
dimaksud dengan cahaya hikmah ?. Mohon bantuannya. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Maksud hati yang mati adalah terlena dengan kecintaan dunia atau cinta dunia 
hingga memalingkan diri dari akhirat. Pendapat lain adalah kekufuran, dan menurut pendapat 
lainnya adalah penyesalan dihari kiamat. Maka ketika hati seseorang telah mati, maka ia tidak lagi 
menerima nasihat-nasihat agama 


314-313 015 salsa BW 48,20 dll Alina igo 
dobel aa sol JuSg « sa Ts: ludll Uu NUR Ugkll Lgo Sl ollg : JS 


dl Jgwo Gd Lo JB sial Ain de IPS NY Ca aa Ba sb on sea to 
doball 295 esall Jubg oliusgg 1535 SI f oluSB Lio CS KA y oli dg Hp ISSI SSI J83 £ sus Je 
ud JEJI Jail ol atu Be gl dala dl. SB Ne ie 1G doll 29 all da3) 03 Go ISSI 
Gp 3 Na aga 2S 93 Ad € ul alug ale AU alo sll Jia JEJI ul)32 sll slulla sll ol 
alel Lil lal Yg JS al JS JI. 
397 m0 25 ,algidl 2x WI alis Ali. 
all Jam L 38 Gp JS sigall 28 Ole Ig NY 33 Lo ISI bis Uu aka gl go 309 
Ag € all J3 bisaa 1536 SI obu3 Lao G S Yos! h dls Ja Lp KASI 2S Je33 sus : Je 
SLS « oblgaulg bus 3I O1 dalw al Ul , AE Sa lal ay al SA sae LAI dala 
UB 3 du: aku We Ul do yul BJ JEJI ob3e al sluill9 s Lali ose adl JEJII 
ola kal ahad Yg JS Gl JSI Ong Y NE gal). 
Baca juga obat dan penawar dari hati yang mati : 
www.piss-ktb.com/2012/02/754-penawar-hati.html 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groupsipiss.ktb/832269850129158/ 

3820. ISTILAH AL-MAGOM DAN AL-HAAL DALAM ILMU 
TASAWUF 


PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5048 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abu Ata 
Assalaamu'alaikum wr wb. Dalam Fan Tasawuf, Ada istilah Ahwal dan Magomat. Apa arti dari 
kedua ishthilah tersebut ? Terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum Salam Wr Wb. Saya kutipkan dalam kitab Risalatul @usyairiyyah Hal 56-57 : 


ilulio9 Llli Labu U Fidiyg « Imo Egi Gal Iuogis loo GSX yo dil lis adl U Gin lo alta 
all alio yo sai 4 Al ab usg J drob Jb Jari 99 log « ed xic ioldl R90 anl9 JS aliod « MSI 
Jaa da Si Y 309 « Sail Ja YA Tel N yo V8 « alim A3 al gi Jlo 51 alio 
doBAl 198 akidllg cd Jl Jd ans A deg N yog « GLAI Ji KJ gi N yo el € lili 

ob ll MUI do dggiw NI alio Al jlio 5 Tau V3 « @LSAI sus & S0ll9 JA sugay JsnalS 
Jbal X9 Sos 4S yo Ul ade 3 SI suga il Ibllisyuo dx lc 0.0) elu Ru sal Jl 
Jaw Jo Wloliollg Moga 4S yo ubi Jl A19 « HuulSo Wloliollg Hdl90 Jlg5Yl9 UlwSI X9 

ag NG Fo ES Jlo5NI sila. Uls ye Gio Jl UsLog « dolio 49 Soo alta Log « dag 
vadill Cuslsl yo 03 Lola 156 « Iui 


Uraian Ringkas : 


1. Al-Magomat 

Secara harfiyah, Magomat merupakan jamak dari kata magom yang berarti tempat berpijak atau 
pangkat mulia . Sedangkan dalam ilmi Tasawuf, Magomat berarti kedudukan hamba dalam 
pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui Riyadhoh, Ibadah, maupun 
Mujahadah. Disamping itu, Magomat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh 
oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Magom dilalui seorang hamba 
(saalik ) melalui usaaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan sejumlah kewajiban yang harus 
ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Seorang hamba (saalik) tidak akan mencapai Magom 
berikutnya sebelum menyempurnakan Magom sebelumnya. 


2. Al-Ahwaal 

Ahwal adalah bentuk jamak dari 'hal' yang biasanya diartikan sebagai keadaan mental (mental 
states) yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya.Ibn Arabi menyebut hal 
sebagai setiap sifat yang dimiliki seorang salik pada suatu waktu dan tidak pada waktu yang lain, 
seperti kemabukan dan fana. Eksistensinya bergantung pada sebuah kondisi. Ia akan sirna 
manakala kondisi tersebut tidak lagi ada. Hal tidak dapat dilihat dilihat tetapi dapat dipahami dan 
dirasakan oleh orang yang mengalaminya dan karenanya sulit dilukiskan dengan ungkapan kata. 


Telah disebutkan diatas bahwa penjelasan mengenai perbedaan magamat dan hal 
membingungkan karena definisi dari masing-masing tokoh tasawuf berbeda tetapi umumnya yang 
dipakai sebagai berikut: Magamat adalah perjalanan spiritual yang diperjuangkan oleh para sufi 
untuk memperolehnya. Perjuangan ini pada hakikatnya merupakan perjuangan spiritual yang 
panjang dan melelahkan untuk melawan hawa nafsu termasuk ego manusia yang dipandang 
sebagai berhala besar dan merupakan kendala untuk menuju Tuhan. Didalam kenyataannya para 
Salik memang untuk berpindah dari satu magam ke magam lain memerlukan waktu berbilang 
tahun, sedangkan “ahwal” sering diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Lebih 
lanjut kaum sufi mengatakan bahwa Hal adalah anugerah dan magam adalah perolehan (kasb). 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5049 | 


Tidak ada magam yang tidak dimasuki hal dan tidak ada hal yang terpisah dari magam. 


Beberapa ulama mengatakan bahwa hal adalah sesuatu yang tidak diam dan tidak mengikat 
(dinamis). Al-Gazali dalam memberi pandangan yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah 
mantap dan tetap dalam suatu magam, ia akan memperoleh suatu perasaan tertentu dan itulah 
hal. Mengenai hal ini ia juga memberi contoh tentang warna kuning yang dapat dibagi menjadi dua 
bagian, ada warna kuning yang tetap seperti warna kuning pada emas dan warna kuning yang 
dapat berubah seperti pada sakit kuning. Seperti itulah kondisi atau hal seseorang. Kondisi atau 
sifat yang tetap dinamakan magam sedangkan yang sifatnya berubah dinamakan hal. Menurut 
Syihabuddin Suhrawardi seseorang tidak mungkin naik ke magam yang lebih tinggi sebelum 
memperbaiki magam sebelumnya. Namun, sebelum beranjak naik, dari magam yang lebih tinggi 
turunlah hal yang dengan itu magamnya menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kenaikan seorang 
salik dari satu magam ke magam berikutnya disebabkan oleh kekuasaan Allah dan anugerahNya, 
bukan disebabkan oleh usahanya sendiri. Sebagaimana halnya dengan magam, hal juga terdiri 
dari beberapa macam. Namun, konsep pembagian atau formulasi serta jumlah hal berbeda-beda 
dikalangan ahli sufi. Diantara macam-macam hal yaitu, muragabah, khauf, raja', syaug, 
Mahabbah, tuma'ninah, musyahadah, yagin. Wallahu A'lam 


Terjemah bebas dari Risalatul @usyairiyyah dikutip dari : Magomat Dan Ahwal 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/820748974614579/ 
www.fb.com/notes/917570594932416 


3827. PERBEDAAN ANTARA UJIAN DAN SIKSAAN 
PERTANYAAN : 


2 Adhie We 
Assalamu'alaikum. Bagaimana membedakan antara ujian, cobaan dan siksaan yang dipercepat. 
Matur suwun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum Salam Wr Wb. Bala' atau musibah itu ada tiga macam tujuannya : Yaitu bala' sebagai 
hukuman, bala' sebagai penghapus dosa dan bala' sebagai pengangkat derajat. 


Hal ini berdasarkan keadaan atau reaksi orang yang terkena bala' tersebut, sebagaimana 
keterangan dari Syeikh Abdul Gadir Al Jaelani dalam kitab At Tabagotul Kubro karya Syeikh Abdul 
Wahhab As-Sya'roni. Syeikh Abdul Gadir Al Jaelani berkata : 


dog “SSI ol SoSidl9 €55Jl9 SU ygng xic poll mac Ablioll9 “dagkell ang ade 5 UNI doc 
ls 48 Jis X9 1206 X9 & 5 A9 AS ISW 4S yo Joall pull dng Wu) Looig € ya NI 
U9Sull9 cmeill duilobg «4581 g0lg LS Jl 3959 wal all Eli NX NI Hle9 we lllg cola 
WAS sus j3 


"Tandanya bala'/ musibah sebagai hukuman dan pembalasan adalah orang yang menerima bala' 
tersebut tidak bersabar, malah bersedih dan mengeluh kepada makhluk. Tandanya bala'/musibah 
sebagai penebus dan penghapus kesalahan-kesalahan adalah kesabaran yang bagus tanpa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5050 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


adanya mengeluh , tidak bersedih dan tidak gelisah, serta tidak merasa berat ketika melakukan 
ketaatan - kataatan. Sedangkan tandanya bala'/ musibah sebagai pengangkat derajat adalah 
adanya ridho, merasa cocok dan tenangnya jiwa serta tunduk patuh terhadap ketetapan ketetapan 
Allah hingga hilangnya bala' tersebut ". Wallohu A'lam. 


Baca Juga Artikel Terkait 
3247. Hakikat Ujian Dan Cobaan Hidup 
0387. Hikmah Dibalik Ujian Hidup 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/9229708777257211 
www.fb.com/notes/924305440925598 


3912. HUKUM BERMUKA MASAM PADA ORANG AHLI 
MAKSIAT 
PERTAYAAN : 


Assalamu'alaikum, bagaimana hukum nya jika bertemu dengan orang ahli bermaksiat... wajah kita 
masam.... merengut.. tidak ceria dll.... | Zanzanti Yanti Andeslo | 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Benci kepada pekerjaan maksiat nya memang wajib, tapi benci kepada 
orangnya tidak boleh, karena kita belum tentu lebih baik dari dia di hadapan Allah. 


0353 Jb33 3S boy YUI Gl 858 v6) 93 yudi V9 aU ISS ati V3 


Artinya : Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (AS. Lukman: 18). 


Janganlah palingkan wajahmu dari orang lain ketika engkau berbicara dengannya atau diajak 
bicara. Muliakanlah lawan bicaramu dan jangan bersifat sombong. Bersikap lemah lembutlah dan 
berwajah cerialah di hadapan orang lain. Lihat Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 Halaman 338 : 


mel lin Itil ega gl AgiaS IS) yul ye Egag9 yOLS N Jas ( yuli 5S jani Yg ) :di, 
aga! elang owl celula Jl S9 agale ID USiwlg 


Dalam kitab Al hikam (Ibnu Athoillah ) diterangkan : Kemaksiatan yang menimbulkan rasa rendah 
diri dan harapan (akan rahmat dan belas kasih Allah), lebih baik daripada taat yang 
membangkitkan rasa mulia diri dan keangkuhan”. 


Perasaan hina dan rasa rendah diri karena perbuatan maksiat yang melekat pada diri, adalah sifat 
hamba (ubudiyah). Dan perasaan Maha Mulia dan Maha Besar adalah sifat Tuhan (Rubibiyah). 
Adapun sifat seperti yang dimaksud adalah sikap yang harus dimiliki oleh hamba yang melekat 
pada dirinya dosa-dosa, hendaklah ia tidak merasa hina dan rendah diri. Ia harus berpengharapan 
penuh dengan rahmat Allah. Orang seperti ini adalah orang yang lebih baik dari pada orang yang 
merasa telah banyak beribadah dan taat kepada-Nya, akan tetapi tumbuh rasa angkuh dan tinggi 
hati dengan amal ibadahnya itu. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5051 


Dalam Shahih Muslim No. 6857 Juz 8 Halaman 37 : 


SU ulas sul GE - JSI cus - sole gl USS Jae Hj Ulsic WS Igawoll « Okus gal a33 
Ol aa Lada Gg gall yo GAS NY » -alug ale All oduo- Sail id JG JB 33 sel 5£ Wol 4 WI ye 
db Sy JkI sil ». 


Artinya : telah menceritakan kepadaku ghassan al-misma'l, telah menceritakan kepada kami 
'utsman bin umar, telah menceritakan kepada kami yakni al-khazzar, dari imron al-jauni, dari 
abdillah bin ash-shomit, dari abi dzar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda kepadaku : Janganlah 
engkau menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun sekedar bermanis muka ketika engkau 
bertemu dengan saudaramu. 


Namun sebaiknya kita menghindari dari berteman dengan orang yang ahli maksiat, lebih-lebih jika 
kita masih awam dan mudah terpengaruh orang lain. 


ls « dio #5 Ul lala « Sa35 Jl Gl lluall Jols3 « 4S) A8B3 elus JolsS 33 Lali ll Jis 
mus bus OA Do AI Asa das Aa do 


“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan 
seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau 
bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum 
darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan kalaupun 
tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari 5534 dan Muslim 
2628) Imam Muslim rahimahullah mencantumkan hadits di atas dalam Bab : Anjuran Untuk 
Berteman dengan Orang Shalih dan Menjauhi Teman yang Buruk”. Imam An Nawawi 
rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat permisalan teman yang shalih dengan 
seorang penjual minyak wangi dan teman yang jelek dengan seorang pandai besi. Hadits ini juga 
menunjukkan keutamaan bergaul dengan teman shalih dan orang baik yang memiliki akhlak yang 
mulia, sikap wara', ilmu, dan adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang yang 
buruk, ahli bid'ah, dan orang-orang yang mempunyai sikap tercela lainnya.” (Syarh Shahih Muslim 
41221) 


Ionu Hajar Al Asgalani rahimahullah mengatakan : “Hadits di ini menunjukkan larangan berteman 
dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Hadits ini juga mendorong 
seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan 
dunia.”( Fathul Bari 4/324) 


Ibnu Gudamah Al Magdisi rahimahullah berkata : 


Eaiso X9 Gali s4 SSI wa Sale US Ul: Jl yua Tiuo Ji ya UI Ul atu Malas s3 
lu ole you Ag 
“Secara umum, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki lima sifat berikut : 


orang yang berakal, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, dan bukan 
orang yang rakus dengan dunia” (Mukhtasar Minhajul Gashidin 2/36). 


Pada kenyataannya, orang yang pesismis ( termasuk bermuka masam ) bisa memberi madharat 
kepada dirinya dan kepada lainnya. Ia berusaha menghilangkan semua upaya perbaikan dan 
bersikap membatu terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi shallallahu “alaihi wa sallam 
telah bersabda : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5052 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sl s3 Io UI 333 K1) Sh AI Sa CU 


“Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala , sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah 
kepada seseorang melalui tanganmu lebih baik bagimu dari pada memperoleh unta merah.” 


Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani. Rasulullah 
saw, bersabda: “Obatilah orang-orang yg sakit diantaramu dgn shadagah.” (Shahih At-targhib) 
beliau juga bersabda kpd orang yg mengeluhkan tentang kekerasan hatinya: “Jika engkau ingin 
melunakkan hatimu maka berilah makan pada orang miskin & usaplah kepala anak yatim.” (Hadis 
Riwayat: Ahmad). Wallohu a'lam. (ALF) 


MUJAWWIB : Nur Hasyim S. Anam, N Abror, Hariz Jaya 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/712459378776873| 
www.fb.com/notes/931183610237781 


3920. MENCARI KERIDHOAN ALLAH DALAM SETIAP 
AKTIFITAS IBADAH 
PERTANYAAN : 


? Hamba Penuh Dosa Al Fagir 

Assalaamu'alaikum. Afwan,mohon pencerahannya... hal-hal apa sajakah yang di senangi oleh 
Allah SWT ? sehingga Allah swt memberi Ridho dan Rahmat-Nya kepada orang tersebut ? 
syukron katsir 


JAWABAN : 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam Nashoihul 'Ibaad Hal 43-44 disebutkan Sebuah atsar dari 
sayyidina umar bin khothob menyebutkan : 


OlA0 3 sea ad yi Alih 2189 mann 53 LuAgll ig doll 9d LAJI 2S disatu AK oles dl ul 
abal) ai ban lakal wa alaual) LA 2g sanad Hall AS ea dls oeulali A3 


Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan enam perkara di dalam enam hal, yaitu : 
1. Menyembunyikan ridhoNya dalam perbuatan taat, 

2. Menyembunyikan murkaNya dalam perbuatan maksiyat, 

3. Menyembunyikan lailatur Gadar dalam bulan ramadhan, 

4. Menyelinapkan waliNya di tengah-tengah manusia, 

5. Merahasiakan kematian di sepanjang umur, 

6. Menyembunyikan shalat dalam sekalian shalat. 


- Ridha Allah disembunyikan dalam perbuatan taat, agar setiap orang memperhatikan segala 
bentuk perbuatan taat dengan harapan menepati tempat ridha Allah. Karena itu jangan 
meremehkan perbuatan taat sekecil apapun , karena bisa jadi justru dalam yang kecil itulah 
disembunyikan ridha Allah. 


- Murka Allah disembunyikan dalam perbuatan maksiyat, karena itu hendaknya dijauhi segala 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5053 ) 


bentuk maksiyat sekecil apapun, siapa tahu, pada yang kecil itulah terletak murka Allah Ta'ala. 


- Demikian pula lailatul gadar diselinapkan dalam bulan ramadhan, agar sebulan penuh diisi 
dengan berbagai ibadah, karena seperti tersebut dalam hadis, ibadah sunnah yang dilakukan 
tepat di malam lailatul gadar itu bernilai ibadah fardlu. Bahkan Imam An-Nakho'iy menyatakan : 
“satu rakaat shalat dalam lailatul gadar lebih utama dibanding 1000 rakaat di luar lailatul gadar, 
dan sekali membaca tasbih, di situ lebih utama dibanding 1000 kali membacanya di luar malam itu 
“. Demikian pula hendaknya diisi dengan banyak ibadah karena malam yang istimewa itu lebih 
baik dari pada 1000 bulan yaitu terhitung 83 tahun, 4 bulan ( surat Al @adar ). 


- Para wali ( kekasih Allah ) diselinapkan ditengah-tengah para manusia, agar jangan suka 
menghina seorangpun, tapi justru memohon berkah doa dari sekalian manusia, dengan harapan 
dapat menepati pada wali Allah, maka tidak benar menghina seseorang walaupun tampaknya 
remeh, karena siapa tahu dia adalah wali Allah. 


- Ajal kematian dirahasiakan disepanjang usia , maka hendaklah di setiap denyut jantung selalu 
digunakan menghimpun bekal untuk mati dengan cara beribadah, karena siapa tahu kematian 
datang dengan tiba-tiba. 


- Shalat wustho ialah shalat yang paling utama dan istimewa. Ia disembunyikan Allah dalam 
sekalian shalat, agar setiap orang memperhatikan untuk melakukan shalat sesempurna mungkin, 
dengan harapan menepati pada shalat wustho, siapa tahu kita sedang sholat dan ternyata itu 
adalah sholat wustho. Wallahu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/826293497393460/ 
www.fb.com/notes/931454486877360 


3929. TA'RIF DARI DA'WAH 
PERTANYAAN : 


2 Simfoni Hitam 
Assalaam alaykum, apa ta'rif da'wah ? afwan 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Definisi atau Ta'rif Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, 
mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala 
sesuai dengan garis agidah, syari'at dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar (kata 
benda) dari kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan.Tujuan utama 
dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang 
diridai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan 
berbagai cara melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman- 
teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. 


Beberapa bentuk da'wah : 


- Dakwah Ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan 
yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5054 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Media yang dipakai biasanya berbentuk khotbah. 


- Da'wah Bil lisan Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui 
lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara subyek dan obyek dakwah). dakwah jenis ini 
akan menjadi efektif bila: disampaikan berkaitan dengan hari ibadah seperti khutbah Jumat atau 
khutbah hari Raya, kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian 
terprogram, disampaikan dengan metode dialog dengan hadirin. 


- Dakwah bil al-Hal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan 
agar si penerima dakwah (al-Mad'ulah) mengikuti jejak dan hal ikhwal si Da'i (juru dakwah). 
Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah.Pada saat pertama 
kali Rasulullah Saw tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan Dakwah bil-Haal ini dengan 
mendirikan Masjid @uba, dan mempersatukan kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam ikatan 
ukhuwah Islamiyah. 


- Da'wah Bi-Tadwin/Tulisan Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola dakwah bit at- 
Tadwin (dakwah melalui tulisan) baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, 
koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan 
efektif. Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai, atau 
penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bit-Tadwim ini Rasulullah saw bersabda, 
"Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada". 


- Dakwah bil Hikmah Yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu 
melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak obyek dakwah mampu melaksanakan 
dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan 
kata lain dakwah bi al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang 
dilakukan atas dasar persuasif. (http://id.wikipedia.org/wiki/Dakwah|. Wallohu a'lam. (ALF) 


- Tafsir Aurthuby : 


Jus uas alel 9d el) ul ms Md gb Agloleg Tiwi Alir gag daSAJL el, Jus adl El: les Api 
ui 33 Goolgos 2011 89 48 ASov Ud 5 HI 0d - ixal9 Ulu d3 | 182 12 Junigolb Mel 389 Au uc 
kan NN isi ditalo 699 Lado lalu ac yg II ud adl gu « ulasols 
hdd ag . we 3S 98 Jah AS gmiog « ve35 gal yo don dg 99 daSn0 Kn49 dobill ag. 

Je dlla A55 A3 ad JUS 33 Lag Clou 12537 JSI Soda Y 080 das Lao. 


- Tafsir Thobary : 


all) aiclb all slow dh, Al sllu al yo sa50 4 (€2l) alus Ale Gill ala san0 dil 0,53 alles Jas 
Ag SAI JI a91 Jaa ( doSdh ) Al 9D9 « AI Lacy all el) Asy aa adl : Jaga (el) Jaw 
UUS 58 agale da» WI Leles ul ahondl uelg : Jago (diwoll dc g0llo) ello Ju SAI UlS9 dll 
aedolag ) NI yo ad ,S3 lo lead Ad 539 « dna yo Bo gw 0D Hd pgale da0 su « Ab ji H3 lau Ad S9 
vs eka. Y Ig las Rini Ul du yo ym Hd wull dogaosll pemolsg : Jay (vw wd will 
el, Ulu) pesuli yo elo cl olb akal 93 du0si Ng | SSI 

Sgwl Jal J8 « J3 38 W3 SSI sing 


- Tafsir Baghowi : 


(dam 02 IS yoo Ale 3D Ea) Ul yaa 9d ll Agloleng dimoll doc gallg doSaJL eh, Jaw all es 
uli! Laci go wuisy (dial das gollg ) «Ul (dSJL el) Jam adl El )( 125 ) uusigob alel gag . 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5055 | 


Kd lg K6 IL dil dl elo 9d dual he gall : J9. 
Lusi X9 ale ae ve HJ ul Josll ga : Ju . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/819567434732733| 
www.fb.com/notes/932395953449880 


3940. HUKUM WANITA MENJADI MURSYID THORIGOH 
PERTANYAAN : 


? Imam Gulyubi 
Assalamu alaikum, masalah Thorigoh : apakah boleh wanita menjadi seorang mursyid ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam. Kutipan bahtsul masail para ahli thorigoh an nahdiyah : 

Deskripsi Masalah : Dengan munculnya istilah emansipasi wanita, maka banyak pekerjaan yang 
dulu dikerjakan laki-laki sekarang banyak dilakukan wanita. Bahkan para wanita yang memimpin 
dalam aktivitas keagamaan, misalnya imam tahlil/yasin, dai, guru ngaji dan lain sebagainya. 
Pertanyaan : Bolehkah seorang wanita menjadi imam khususi / tawajuhan atau amalan amalan 
thorigiyah yang lain ! 


Jawab : Wanita tidak boleh menjadi imam khushushiyyah / tawajuhhan dan amaliyah thorigoh 
lainnya apabila jamaahnya bersifat umum (terdapat laki-laki dan wanita), adapun bila jamaahnya 
khusus wanita maka seorang wanita boleh mengimaminya. Sedangkan menurut Thorigoh 
Tijaniyyah, dalam memberikan ijazah wirid, dzikir atau amalan-amalan thorigoh Tijaniyah tidak 
dipersyaratkan harus laki-laki, yang mesti adalah harus mempunyai keahlian (kewenangan), 
sehingga seorang wanita diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat dan sudah mendapatkan 
izin dari al-mugaddam al-muthlag 


SS BIS bol yisul ade ASI Jal gas 389: axoig (189 140) mill el HS MSI Ul wal (1): oxslog 
Il Kang did Oni Bad! Cia las yo Isa ul Lely ado dl ll el3 JS 

(2) bas Uas sll Andi gl EX last alelg: auaig (1 lo) “Ball a38 yo ade ANall9 Lal c NI 85, 
duldII bb tu ag) Ng Ale ade Lalsicl Y jils doll bas agig di lali Oa 0 0429 UI gulai 
S8 BSA Iglo sial Lo sg ts 9 Hal 192159 cri Hip lal ulin Ras ul dl ade Jalla sell3 3 
Sbd SIN 98 es JB ul dl dil RS ng 93 boguwo s9 loS Iasd GlaYI Iglo sial loss gal 
add ye9 gi Cal og gl S9 US claw cailil Aula A8 anto «Sl Jalid ud Yidl ul Ja ac 
Olsodl ayat 319 H3 Ru HD. 


? Ibnu Hasyim Alwi 

Wanita menjadi Mursyid Tidak boleh dan dinyatakan tidak sah, karena ulama ahlul khos telah 
sepakat bahwa syarat mursyid adalah laki-laki dan tidak pernah terjadi dari seorang wanita 
manapun mulai sejak dulu mendidik / membaiat karena kedudukan wanita itu sendiri. Meskipun 
terdapat seorang wanita yang mencapai derajat mulia dan sempurna seperti Maryam binti Imran 
atau seorang shufiah terkenal Rabi'ah al-Adawiyah. Wallaahu A'lam. (Di) 


Ikat ul belu ada WI adl ed JS 98 5S bl isal de Hal Jal gol 38( 189 / 16) SSI Ul uli 
CAK SI ISI 539 13 Cl all 9d ld eeatid dal enda all du yi Moi Seal All cl yo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5056 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


S3 peSalutig Lali gp ASI AnidUN Caallg Sati Inwidk JloS IS 32 be yol Auslg Ul 0G Lal A10 
Al 9nd, Wsile Sa 8 Alandlg dgroll dal ,S Bad 5 Bule IS ul BLyall jl leg Xl Clolio 


- Je JL Sab dloS X9 uaiogall lgol dg 0 bagizso lic 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/931520113537464/ 
www.fb.com/notes/932429986779810 


3982. INILAH RESEP JITU BISA ISTIGOMAH 
PERTANYAAN : 


» Kirek Sarungan 
Assalamu'alaikum , Apa sajakah resep agar menjadi Istigomah ? 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam , Definisi atau Ta'rif istiyomah 


Jab alis JAS GAN 9 dadi bisa sasis Kadal cai gag) anaal Gasal ala aa aslam 
es GS Obgial J5 9 Wb 9 WI GS lela " 


Yang dimaksud istigomah adalah menempuh jalan (agama) yang lurus (benar) dengan tidak 
berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istigomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan 
(kepada Allah) lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangan-Nya. Inilah pengertian 
istigomah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al Hambali. 

Sedangkan menurut Ibnu Hajar dalam Fathul baari syarh shohih bukhori,beliau menjelaskan : 


Sg Na sodleri dil job slaunill 0 US dg Gobis WI So ylo 19Suul SI ( Igoatital ! Ag 


Firman Allah lafadz "Igcusiwl "ya'ni : Tempuhlah jalan (agama) dengan istigomah. 

Istigomah ialah kinayah atau kiasan dari Tamassuk (berpegang teguh) pada perintah Allah SWT, 
baik perintah untuk mengerjakan dan perintah larangan untuk meninggalkan. 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 

bk no-52&1D-4001&idfrom-13310&idto-13333&bookid-528&startno-6 


Keterangan lain dalam Durrotun Nashihin Hal 200 : 


dosill Ablio 98 K9» sngill dblio 58 Sgtidlg 01 dblio 99 della! elus dng 3 doi mess JB 
Pl dblio 43 mallg 


Berkata sebagian Ulama : " Istiyomah terdapat pada empat perkara : Taat ketika menjalankan 


perintah-Nya, Tagwa ketika menjauhi larangan-Nya, Syukur ketika mendapatkan ni'mat-Nya dan 
Sabar ketika menempuh jalan yang menghantarkannya ke syurga ". Wallahu A'lam (Rzl 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/934854383204037 
www.fb.com/groups/piss.ktb/934097859946356 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5057 ) 


4088. TENTANG AHWAL DI DUNIA TASAWWUF 
PERTANYAAN : 


2 Abu Muhammad Firdaus 
Assalamu 'alaikum. Mohon bantuan jawabannya dari para Sesepuh. Pengertian / Penjelasan dan 
yang dimaksud dengan 'Dzaug Tajribah' dan 'ahwal' dalam Tasawwuf .. Terimakasih . 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Hal mufrod dari ahwal, artinya menurut kaum sufi adalah makna yang datang kedalam hati dengan 
tanpa kesengajaan, tanpa penarikan dan tanpa usaha dari mereka, baik yang datang itu berupa 
keguncangam kesedihan, kelapangan, kesempitan, kerinduan, kegelisahan, perasaan takut 
maupun butuh.ahwal adalah pemberian sedangkan magomat adalah hasil usaha.ahwal datang 
tanpa wujud sedangkan magomat bisa hasil dengan mencurahkan segenap usaha,pemilik 
magomat bertempat di magomnya sedangkan pemilik ahwal naik dari halnya. 
Dzun nun almisri ditanyai tentang 'arif beliau menjawab : "sebelumnya ada disini kemudian hilang " 
Sebagian guru suffi berkata : “ ahwal ibarat kilat, jika hal itu sedang menetapi hati maka akan 
menjadi suara hati”. 
Sebagian guru sufi lain berpendapat bahwa ahwal sebagaimana namanya yaitu sebagaimana dia 
bertempat dihati kemudian hilang saat itu juga. 
Sebagian ulama' sufi bersyair : 
Jikalau tidak bertempat maka tidak disebut sebagai hal # Dan setiap sesuatu yang menempati 
maka telah hilang, 
Lihatlah pada bayang-bayang ketika telah sampai puncaknya # Maka dia berkurang ketika 
panjang. Wallaahu A'lam (MI) 
- kitab risalatul gusyairiyah (1/154) : 


al os Il Un Uo RI UluSI Ng Vilial Yg Apip Sai LE yo Ulil ale dy saiso Hasil Sie JlbJlg 

ve wb Jlas A9 Ha S0 caloliall 9 D190 Jlas YG gusi gl dud gl aksi sl Gu al yA al bw 

LE Soio Jlbll UnlLog dolio 99 LS00 aliall Ulung pggnall Jiw Juoni Wlolially pgngll yE 

08 dome JlosYI #Euliuall rasi JB9. 633 Lgd JB JS Jlall 58 Sio Ugil 95 Jiwo.db 

cum Lo Jas J long sed 93 Ja5i all Jas GS Ll yuan LenwlS Jia Isap Ca yi 
Xb II ootill 9d SS... cogiil Lo ISI sodll adl sil NI 353 Jls lo JSg ... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/939853332704142/ 
www.fb.com/notes/941848432504632 


4117. PENGERTIAN RAHMAT ALLAH SWT 
PERTANYAAN : 


2 Annas Annas 
assalamua'laykum semoga smuanya selalu ada dalam kasih sayang Allah.amiin, mohon bantuan 
pencerahannya, apa yang dimaksud dengan rohmat Allah? terimakasih 


JAWABAN : 


2 Kumbang Gurun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5058 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam, " rahmat adalah bentuk kebaikan atau bentuk nikmat, nikmat penciptaan dan 
nikmat susulan ( syeh Ibnu Athoilah rah ). 


? Moh Ilhamudin 
Wa alaikum salam. Ibnu Katsir berkata : Mawaddah adalah mahabbah ( cinta kasih ). Rohmat 
adalah ro'fah ( belas kasih ) 


bol il oli slaucu Is Jl UB SL 9d dos Jl9 « doll : Kxd dago": all dos) JS ul Ja3JI JB 
J9 Ain W 0S Ul lgs dos JJ gl « dn" 
http://islamga.info/ar/101130 


2 Mas Hamzah 
Dalam surat al a'rof ayat 56 Allah ta'ala berfirman : 


Gala Sal US Una all das) ul 
"Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik ", menurut imam 
gurtuby rahmat dan rahm itu satu maknanya adalah ampunan .wagila maknanya rahmat adalah 
kebaikan, menurut imam at tobary dan sa'id bin jubair maknanya rahmat adalah pahala, rahmat 
Allah adalah pahala Allah. Wallohu a'lam. 
- kitab tafsir al gurtuby (7/205) : 


salg plg don Jl ul Lelah : Anal dea A83. day 3 Jis Abg Kaimana! yo Ly Ul do») Ul dls Js3 , 
SS 4 ana0 dan Jl: Jaa 4 mall JO9 . welas o sg ale Jl JB» ULadllg gas)! uno snd3 
Jay. Led giro Aesall NA alsl Jas ye cun Ine alas servels was “alga Al al 
Sana bai 


- kitab tafsir at tobary (12/487) : 


198 pesan sole run! 309 SI dll Jl Ul! 033 Cl Iga «1 rima 0 Lu Al dos, | 
yo ad del log dion) yo SS ll Lg yan Ul 453 miui yaa V « dia) 99 J9 « Ao LI « bull 
PN Pe PR Ie Sl In Ka 


- kitab tafsir al baghowy (3/238) : 


Ali bala dos ll : 3 0 Asam JB 4 dy Jia ala (rima yo K4 UI do») Ul) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/943324839023658 


4118. APA SIH WALI ABDAL ITU ? 
PERTANYAAN : 


? Dede Risdiandi 
Assalamu'alaikum. Mau nanya, apa sih itu wali abdal.? 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikum salam, dalam kitab Sirojut Tholibin juz 1 hal 262 : 


Ag Yul JSI Ne ara JB 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5059 | 


(AOLA BA'DLUHUM,ALAMATUL ABDALI AN LA YULADA LAHUMIJ. Sebagian ulama' berkata, ciri-ciri wali 
abdal itu tidak mempunyai anak. 


3 ana Mada 


(WAGOLA AHMAD,INLAM YAKUNU ASHABAL HADIS,FAMAN HUM ?). Imam ahmad berkata wali-wali 
abdal siapa lagi kalau bukan ahli hadis ? (Sirojut Tholibin juz 1 hal 262). 


Wali AbdalAbdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, 
mereka menunjuk penggantinya. Jumlah Wali Abdal sebanyak tujuh orang, yang menguasai 
ketujuh iklim. Pengarang kitab al-Futuhatul Makkiyyah dan Fushus Hikam yang terkenal itu 
(Muhyiddin ibnu “Arabi) mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke tujuh Wali Abdal di 
Makkatul Mukarramah.Pada tahun 586 di Spanyol, Muhyiddin ibnu “Arabi bertemu Wali Abdal 
bernama Musa al-Baidarani. Sahabat Muhyiddin ibnu “Arabi yang bernama Abdul Majid bin 
Salamah mengaku pernah juga bertemu Wali Abdal bernama Mua'az bin al-Asyrash. Beliau 
kemudian menanyakan bagaimana cara mencapai kedudukan Wali Abdal. Ia menjawab dengan 
lapar, tidak tidur dimalam hari, banyak diam dan mengasingkan diri dari keramaian. Wallohu a'lam. 
( www.piss-ktb.com/2012/02/1076-lain-lain-wali-abdal.htmI?m-1 ). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/941402455882563/ 
www.fb.com/notes/944548058901336 


4129. KISAH SUFI TERKENAL 
PERTANYAAN : 


? Muhammad Muhibbuddin 
Assalamu'alaikum. Saya ingin menyimak kisah kisah sufi yang terkenal. Terimakasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Waalaikum salam. Berikut kisah Ahmad bin Abil Hiwary dan Abu Sulaiman ad Daroni tentang Obat 
Was was : 
| asi gal BII all sal das 
small Ll blog 8 dls SI Kaul "1 Jp « pal gag ey loulw ul adl LS : JB SOLSJI ul 4 Son « 
adl pal sen Uma Oil «oli glotil Lao K5 ISI 2 Las 253 Lag Can UB elic gloiu ul Ud u| 
Ssl5 lgio Looigl Ul9 « yoga yg. yo". 


Ahmad bin abil hiwary mengadu kepada abu sulaiman ad-adroni tentang was-was. Abu sulaiman 
berkata : " Aku melihat bahwa was was telah membuatmu bersedih wahai abal hasan (nama 
julukan ahmad bin abil hiwary) , jika engkau ingin menghilangkan was was darimu, maka ketika 
engkau merasa adanya was was, berbahagialah dengan adanya was was itu karena jika engkau 
merasa bahagia dengan adanya was was maka dia akan pergi darimu. Sesungguhnya tiada 
sesuatu yang lebih dibenci was was kecuali kebahagiaan seorang mukmin, jika engkau bersedih 
sebab was was maka dia malah akan bertambah". 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam. Berikut 3 kisah sufi yang cukup masyhur : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5060 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kisah Pertama 


Kisah 3 (tiga) imam besar yang merasakan lapar teramat sangat ketika sedang berziarah ke 
Rosulullah SAW. Berkata imam Abu Bakar bin Mugri' : ketika itu aku bersama dua temanku Imam 
Thabrani dan Imam Abu Syeikh di sekitar makam rasulullah, sungguh ketika itu kami merasakan 
sangat lapar. Maka ketika waktu isya datang kami menghampiri makam rasulullah dan kami pun 
berkata : ya rasulullah , rasa lapar ini ya rasullah. Berkatalah Imam Abul @osim at Thabrani : 
duduklah , kita hanya punya dua pilihan adakalanya rizgi mendatangi kita atau kematian yang 
mendatangi kita. 


Lalu tertidurlah imam abu bakar dan imam abu syekh sedangkan imam tabhrani tetap masih 
duduk , maka tiba tiba datang seorang alawi ( keturunan rasulullah) mengetuk pintu dan 
bersamanya dua orang budak yang membawa masing masing satu keranjang makanan . Maka 
kami pun makan , setelah kami makan berkatalah alawi tersebut : "Benar kah kalian yang 
mengadu pada rasullah tadi ?" Sesungguhnya aku bermimpi bertemu dengan beliau lalu beliau 
menyuruhku agar membawakan makan pada kalian. subhanallah....... 


| 01520 9 Ul xlc 9 d050 brg SC palu 9 LO aglll . 
gal dgosll uga Karbol so U 11 0 aldi 9 dbrull 9 AU XI MA ena SI KAI alno yo Jetio 
lali iluakll dl sal casi Gal Gug0 Ly So20 dil uc. 

WI duo WII Iga 233 M9 Fatal gal 9 sUl all 9 Ll KS : les dll das) Sio upl 4S 2ol ON JB 
al sulll y3 U wAn selai Ud9 US lola a3al dls likolo 9 &gaJI Lud 5il 9 Jls ale US 9 alw 9 ulc 
Ld oil 9 Esall Al Jowo L : ci3 aku 9 ale All. 

cgali gl Hall SSI ul lol pulo? pull gol 9 Jl 

BI Al Lia3 G8 Sale lh A58 end Ud Jb yalls gol abal 9 « Full gal 9 il cun! X sel JB 
Jaa dash soul ul lab du lala La tenan dan logo ala ut an AE daa 
SLJI bxic . 

dil Jawa, cal) lb £ mus 9 Ale ll an Alil Jawa AI 33K. pi L : Salall JB plalall yo lit,3 las 
Sel adil AS Kar doa alas aini 93-ala ala gl: 


Laka Rw ya 0 Rb 38 9 di all lai US dl agul a53 A3 O yeno H3 sal all Sy Sgsll AN US 
Pa Aan 


(Yes3 11 yo alwo Rm CA) Lal All lil 0. adl 9 Luts WS 05 al : ogal JB , leuas JB. 
Kisah Kedua 


Imam Nawawi R.A pernah melihat lailatul godar sedangkan umurnya ketika itu baru menginjak 7 
tahun. Ayahnya menceritakan kisahnya : pada malam ke 27 romadhon imam nawawi tidur 
disamping ayahnya lalu pada pertengahan malam beliau terbangun dan berkata : wahai ayah ! 
Cahaya apa ini yang memenuhi seluruh isi rumah ? Maka ketika itu bangun seluruh anggota 
keluarganya mereka pun terheran dan berkata : kami tidak melihat apa apa. Kemudian ayahnya 
berkata aku tahu bahwa anak ku ini melihat lailatul godar. Ig 
del all 3. 


Kisah Ketiga 


| 5 Bless, 
Y gr 0d damall Jul WS 3 lo 9 LIS Y 9 Bls adil Cal Y 9 das CMS lo 1 JB Hell al US 


sis Lu yo lgi Jb Ass NI Gis DoiAS Waw D0 Ws log 0S N 9 ya. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5061 | 


Imam Syafi'i R.A berkata : Tidak pernah satu kalipun aku berbohong , tidaklah aku pernah 
bersumpah dengan kata " Demi Allah " baik aku dalam keaadaan benar atau salah , tidaklah aku 
pernah meninggalkan mandi sunnah untuk menghadiri solat jum'at baik aku dalam ketika cuaca 
dingin atau dalam bepergian dan tidaklah aku merasakan kenyang sejak umurku 16 tahun kecuali 
satu kali dan itu pun aku muntahkan seketika. | 

Al yu. 


Kisah Keempat 


9 Saul sd D8 Al ol aga OLS al 9 le Al Kalao Al Ja, 253 JB ac Al 5) P4,d yul uc 
JB AI Jaa, Legal! Vli8 $ della 28 leSigy yo loSa SI Lo gl 3 ale dil so dil Jamu Jli8 ac 
(TS YA alm 019). bS3 SI SI gus SY ory Guudi SAI 9 Lil 9 aku 9 le Al oo Ml Jawa. 


Dari abi hurairoh ra berkata: suatu malam rasulullah keluar tiba tiba beliau bertemu dengan abi 
bakar dan umar maka beliau berkata pada keduanya apa yang membuat kalian keluar dari rumah 
kalian malam malam seperti ini ? Maka keduanya berkata : " rasa lapar wahai rasulullah " maka 
beliau berkata, aku , demi jiwaku yang berada di genggamanNya telah membuat aku keluar 
sesuatu yang membuat kalian keluar. (H.R Imam Muslim). Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/943779695644839/ 
www.fb.com/notes/945912622098213 


4133. SIAPAKAH YANG LEBIH MULIA ANTARA HABIB, 
KYAI DAN GUS ? 
PERTANYAAN : 


2 Sentil Asrof 

Assalamu'alaikum wr.wb. Bukan pertanyaan, pertanyaan ini mengganggu tidurku tadi malam, 
Mungkin karena terbawa arus, jadi kepikiran terus sebelum tahu jawabannya. "Lebih utama mana 
antara kyai, gus atau habib"? Mohon para ustadz sudi memberikan jawaban.. Terimakasih. 


JAWABAN : 


? Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Yang paling tagwa itu yang paling utama dan paling mulia di sisi Allah 
SWT, tanpa memandang gelar dan keturunan, tanpa menafikan kemulian-kemulian khusus yang 
dimiliki dzurriyah Rosul SAW. 

- Tafsir Thobary : 


ss 

abal il Sial S4) SIS Gali lgal 0S Ul 1053 wlles Ja (SE All Sic KaXI UI) da3 
Dati SSI Yg iy Salsel Y anola lisa al 3, 

ul UBS US selo v1 le US jan Ya VOLI y6 isu) url ui JB "D9 up bul JB pyuigo Mia 
Sila YA san lag dd eliall Cab$ 21523 251 gali "JG plug ale All lia dil Jowo 02 , ole 


Sisil all Sie K8 ul dalall 33 Kaluil yg Ng Solusi ye" 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5062 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Me ea sa Hee Ke en KnJb at eka 

Lady 4S wal ALS Ya LS  Ma0 Vagaw « mill Ud 0s dc Lir « Wu 9000 W vs 

SES UbAS P3nr na TI bea Sekali Sea dal aka cal Jan sal al masha 
Ssi Y asi" 

Nee EA Ao as kado asas 
- ll au - Ul Jaa, JB : JB A35 Uc « 223 3 Jleimall UC «88 £ 3 Ui UC - gu jl al wusu 
ve Ul ale usil yi al « pil Us A83 Uagilado « OLS yo HS polg «Add gia ASIS "1 - alug lc 
ag Isd yo Al ad vc aw Je." Deal. 


Dan seterusnya 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php 


2 Ahmad Pencari Ilmu 

Wa'alaikum salam. yang lebih mulia itu adalah yang lebih berilmu, jika memang si habib itu paling 
banyak ilmunya bisa jadi dialah yang lebih utama, telah banyak tertulis di dalam kitab kitab kuning 
tentang kemuliaan orang orang yang berilmu, dan fadhilah keutamaan ilmu atas alam, seperti 
kitab "tangihul goul", ta'lim muta'alim dan sebagainya. Masalah nasab itu hanyalah ke sekian, kata 
kanjeng nabi sendiri kalau seandainya siti fatimah mencuri, maka tangannya harus dipotong juga 
seperti orang-orang, tapi keberadaan orang berilmu itu lebih mulia di sisi Allah SWT meskipun dia 
fasik (contoh: suka nongkrong di warung), ketimbang orang yang suka beribadah dan suka 
berdzikir, tapi dia bodoh dalam masalah agama. Wallohu A'lam. 


v0 23 lali Jua Ul » Hakug Ale Gil sduo All Jaa, JB JB Sl lagi Al 115) adl Ly HarA3 uc 
Jt clagis All 19155 yuks €p3 les Gil » alug le Al go dis « «EL Sup 453 doll Jua: 
bale 4 Lalu bob Ela 0» JB Gil aus Ale Al olao ic Fa23 « Jalil Ale nadi 93 BI pg, 
Sd up Jitu lal Ul sala lal sll BAN Sl ulg CN all sb 4d all dlu 
SIS sila ade sal Judi lal ade led J339 Lal 93 Ul KLS 0S) 93 09 Olglowl: 
Jalg basa S1 ats 403 salad (g5'y9 le lema Ng T bus lgi Yan pl elu lg sell A39 elalell ly 9: 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/9462873487274071 
www.fb.com/notes/946772635345545 


4139. MENGENAL SUFI ABU YAZID AL BUSTHOMY 
PERTANYAAN : 


2? Muhammad Nur Ichsan 
Assalamu'alaikum. Mau tanya. Nama asli Abu Yazid Al-Busthomi siapa ya ? terima kasih 
jawabannya 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaiakum salam, nama aslinya adalah Thoifur bin "Isa bin Syarwasan Al-Busthomiy 


ag TTS Ma Del ay. 
alel AU 9 neo bowl yg ti Ya KM 3 oetab Hnolowll dg ya gol. 


2 Mas Hamzah 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5063 ) 


Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Nama beliau adalah Thoifur bin Isa bin Syarwan Al bustomi, 
kakek beliau syarwan asalnya adalah orang majusi kemudian masuk islam. Beliau mempunyai 
dua saudara lainnya, dan semuanya zuhud. Wallohu A'lam. 

- Kitab Siyaru A'lamin Nubala' : 


: solo da 53 gal 
NIS pol? ugddl JI GS ed JI aa «snow! ag ya Ups Ly Odab cg gal Kal lalu « 
al « Lawga0 Ulug ii adaS ULS9 


- Kitab Risalatul Gusyairiyah (1/57) : 


melS9 leg ogiulog pol 0951 Wb IgilS9 alul Lungo 0x3 US mol sus j Lgtib D1 5 gl Aging 
YG adlah yB ng sela Isuc Ily Igib, 
vsiilog ud B9 B1 :J89 uailog Kalwg Sos dim Wlo : J3. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946872618668880/ 
www.fb.com/notes/948055521883923 


4151. MAKNA ALLAH MAHA PENGAMPUN 
PERTANYAAN : 


2 Afandi 

Assalamu'alaikum. Suatu hari datang seorang teman mahasiswa bercerita tentang kehidupannya. 
Tesebut bahwa dia telah melakukan (Imaafj| hubungan intim/zina dengan pacarnya. "teman, 
apakah Alloh tidak menyayangiku hingga jalanku terseok sampai berbelok arah?" Dan ketika itu 
pikiranku bingung menanggapi pertanyaan yang diajukan itu. Tak kujawab dengan pasti karena 
aku hanya makhluk yang tak bisa mereka godlo & godar Alloh. Hanya terucap "Alloh mengasihi 
semua makhlunya, Dia beri kita kehidupan adalah contoh nyata kasih-Nya, kita tak pernah tahu 
kehendak apa yang ditujukan pada kita.beruntunglah wahai engkau temanku, engkau masih diberi 
kesadaran hati". Mungkin cukup untuk menenangkan hati yang sedang galau. Bagaimana 
pendapat panjenengan sekalian? 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikum salam. Betapa maha pengampunnya Allah. Dari abdullah bin abbas beliau berkata : 
Rasulullah saw mengutus seorang utusan kepada wahsyi (orang yang membunuh sayyidina 
hamzah ketika perang uhud tahun ke 3 hijriahh mengajaknya untuk masuk islam. Kemudian 
wahsyi berkata : Wahai Muhammad bagaimana engkau akan mengajaku kepada islam sedang 
aku seseorang yang telah membunuh,menyembah berhala,berzina,maka tentu akan di lipat 
gandakan padaku adzab kelak di hari kiamat dan aku akan kekal di dalam neraka dalam keadaan 
hina dina,lalu apakah ada bagiku suatu keringanan atas apa yang telah aku perbuat ? Maka 
kembalilah utusan tersebut kepada rasulullah mengabarkan apa yangg di kataka wahsyi. Lalu 
turunlah ayat 


K3 Note AI G3 ulin Kak Al Jap Alila Blu Sl Jasg Gslg Ob G3 NI 


Kecuali orang-orang yang bertaubat,beriman dan mengerjakan amal saleh maka itu kejahatan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5064 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Surah Al-Furgan (25:70). 

Lalu kembalilah utusan rasulullah untuk menemui wahsyi kembali dengan ayat ini yang akan di 
kabarkannya pada wahsyi dan sahabat sahabatnya. Lalu setelah sampai... Wahsyi berkata : ayat 
ini terasa sulit bagiku sepertinya aku tidak akan mampu melaksanakannya, apakah ada ayat lain 
selain ini ? Lalu kembalilah utusan tersebut menghadap rasullah, lalu turunlah ayat : 


abs ai 333 s3 aU Iis Lag elin Gal el Gg3 Lo ja82g 4 Ini Ul Sasa Y all UI 


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,dan Dia mengampuni segala dosa yang 
selain dari (syirik) itu,bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan 
Allah,maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa' (4:48) 

Kemudian disampaikanlah ayat ini kepada wahsyi.. Lalu wahsyi berkata : aku tidak tahu apakah 
aku termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk di ampuni atau tidak ? Adakah ayat lain selain 
ayat ini ? Kemudian menghadap kembali utusan tersebut kepada rasulullah lalu turunlah ayat : 


bakal gb dil luas Gold Jasg UU OI Ul do35 Lo lebi Y Agausil SE Igd tah Gal Sole L JS 
Za 


Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri,janganlah 
kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. 
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar (39:53). 


Maka disampaikanlah ayat tersebut pada wahsyi. Lalu wahysi berkata : Ya, ayat inilah... Maka 
datanglah wahsyi bersama para sahabatnya untuk masuk islam maka masuklah mereka kedalam 
islam.. Para sahabat bertanya : Ya rasullah apakah ayat ini hanya untuk wahsyi apakah untuk 
setiap orang muslim ? Rasullah pun menjawab : 

dolc wrolwa) Ji 


Tidak ! ayat ini untuk kaum muslimin seluruhnya 


TT yo WII y63JI v0 Jgtio 
Dwi Odi aga sing ll aku 9 le Jl olao Al Jgaay Cs : JB lagi Ul 915) yul yul us 
Gelar cuy gl Joadul gl Lusi Jid up dil ae 3 Cl 9 HI Ol uga HS « son0 b : Jom Ul Jul 
Ob 49 NI Ul Ji £ duos J5 Jab AS el valas 38 yul 9 blgo 49 x5299 doll aga UlSl 
las) Isa All « 963” liku Agiluw Ul Iin d98 lo Nas Joc3 lg 
Ul Jab £ dls ae Jd Ule LN ala yaa b Id going Jl ulu 9 going! dl ly UK 
baas bai S8 383 IL Iin G03 el Ja al us3 le jat3 0 Iin Ul aa Yg jl Jl 
oles all Je £ dls s2 Ja Y al gd gg S2 NB din Hd ag ul ing JUS utang all Lao Cam) 
ossal 3 dl" kuas Usil 720 Ml Ul all 4855 Yo Igloii5 N Kemsil ade Igd5uul Eps Sole G JS 
sol 
Ml Jom, & ugoluol J9 Ulsucl 9 9D akwld cls3 0D asi : gain 9 J8 louol 9 yui all Lgu Va 
dolc saka) Jo Jlt8 S dolc cwakwal) al dots dora 
Jel all 3. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/237465639609585/ 
www.fb.com/notes/948880498468092 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5065 | 


4163. MATINYA HATI DALAM 10 PERKARA, PENYEBAB 
TIDAK TERKABULNYA DO'A 
PERTANYAAN : 


? Lili SyekherManita Al Fagirah 
Assalaamu'alaikum....... Afwan, mohon pencerahan nya, Karena apakah doa seakan-akan tidak 
di-ijabah...?? Apakah karena isi hati yang teramat kotor...?? Syukron atas ilmu dan pencerahan 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Diriwayatkan dari Syagig Al Balkhiy beliau berkata : Suatu ketika Syekh Ibrohim bin adham 
berjalan melewati pasar di tanah Basroh ada sekumpulan manusia yang bertanya kepada beliau, 
mereka menanyakan tentang ayat : 

ASI Gariuul wugas| 
kemudian mereka berkata bahwa sesungguhnya kami telah berdo'a, tetapi kenapa Alloh tidak 
mengabulkan permintaan kami? Kemudian Syekh Ibrohim bin adham menjawab: wahai Ahli 
Basroh, sesungguhnya hati kalian telah mati sebab 10 perkara, maka bagaimana akan di kabulkan 
permintaan kalian. Sepuluh (10) penyebab matinya hati itu adalah: 


J all uls s3 sal 33 |93 35 J9 al 35 3 al Be 9d Kol Gil doll Jbi L 
mol sagols3l93 gbi dglsc Baca JI Bias SS C1) Jom) US ASI Kiky “Y | los: 
J5 G3 Gagal Ol Ki #0lullg elay Saudi dg SU CI Fil #aolallg dl) Lalai plg Wall Sa pil 
Sana bg KA Ag XS) dasi giKI #RwUlg css KS Kila wp) pile Gllla ad Ld: 


Ag Lease J9 AL S0 Alia 


“Wahai penduduk Bashrah, Hati kalian telah mati pada sepuluh perkara : 

1. Pertama, kalian mengenal Allah tapi tidak menunaikan hak-Nya. 

2. Kedua, kalian membaca Al-@ur'an, tapi kalian tidak mengamalkannya. 

3. Ketiga, kalian mengaku mencintai Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, tapi kalian 
meninggalkan sunnahnya. 

4. Keempat, kalian mengaku memusuhi syaithan, tapi kalian mencocokinya. 

5. Kelima, kalian mengatakan bahwa kami mencintai surga, tapi kalian tidak beramal untuk 
(memasuki)nya. 

6. Keenam, kalian mengatakan bahwa kami takut dari neraka, tapi kalian menggadai diri-diri 
kalian untuk neraka. 

1. Ketujuh, kalian mengatakan bahwa kematian adalah benar adanya, tapi kalian tidak bersiap 
untuknya. 

8. Kedelapan, kalian sibuk membicarakan aib-aib saudara-saudara kalian, sedang kalian 
mencampakkan aib-aib kalian sendiri. 

9. Kesembilan, kalian memakan nikmat-nikmat Rabb kalian, tapi kalian tidak menunaikan 
kesyukuran kepada-Nya. 

10.Kesepuluh, kalian telah mengubur orang-orang mati kalian, tapi kalian tidak mengambil 
pelajaran darinya.” 

Sumber :- Nashoihul "Ibaad , Bab:10, magolah:26, hal:67- Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam 

Hilayatul Auliya 8/15-16. - Ibnu Abdil Barr dalam Jami Bayan Al-'Ilm no. 1220, - Asy-Syathiby 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5066 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam Al-'tisham 1/149 ,- Al-Absyihy dalam Al-Mustathraf 2/329 ,- Kitab Durrotun Nashihin. 
Wallohu a'lam 


Keterangan tambahan penyebab tidak di kabulkannya do'a : 
F0113. JANGAN PERNAH LELAH MEMOHON DAN BERDO'A 
www.piss-ktb.com/2012/03/113-jangan-pernah-lelah-memohon-dan.html 


LINK DISKUSI: 
Iwww.ftb.com/groups/piss.ktb/950230961666379 


4167. CARA BERTAUBAT KARENA BERZINA DENGAN 
ISTRI ORANG 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum. Urgent, ada pertanyaan titipan : Seorang suami yang berzina dengan istri 
orang, dalam bertaubat apakah cukup bertaubat kepada Allah tanpa minta maaf kepada suami 
dari wanita yang dizinahinya? Sebab ada yang berpendapat dia wajib minta maaf kepada suami 
wanita yang dizinahinya. Mohon jawaban yang bisa menenangkan hati sebab kalau harus minta 
maaf kepada suami wanita itu, bisa-bisa nyawa taruhannya. Dan apakah dia juga harus minta 
maaf kepada istrinya sebagai syarat taubat nashuha ? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam. Mengenai zina ulama' berbeda pendapat : 

1. Zina termasuk haggul adami. Kalau berpatokan pada pendapat ini taubat dari zina harus minta 
ma'af pada suaminya bila wanita yang di zina bersuami dan atau minta ma'af pada kerabatnya 
bila dia tidak bersuami, disyaratkan minta ma'af pada suaminya wanita yang di zina tsb bila 
tidak khawatir timbul fitnah ( seperti nyawanya terancam ) bila hawatir timbul fitnah maka tidak 
harus minta ma'af cukup tadlorru'/merendahkan diri pada ALLAH agar suaminya merelakan 
pelaku zina tsb. 

2. Zina bukan termasuk haggul adami jadi tidak harus istihlal / minta ma'af. Wallaahu A'lam 


- Yanah At-Tholibin IV / 295 : 


lg so sall 29.5 Jd ade bl 0 dagill dan Yd Zliny SI (BI Agil 93 Sigi neuass JlB3 1) - 
Jo Jia ole gi NS SI (Bl & wawlb rada) d8 IS LSI (ls #Alg33) did Sy Al ul 
KIS mu sala 3 JB (Jl ago Ja5g :Jo3) die mall ea 93 wlles Al ll email 
ala Iga leS molsolls dg-3l Jeli adl 0d JfatadI Jalal yo wljall Sl. 0553 lo dns33 
ole3 4 balada clay wu sal JI Jiksisul de lagio dugill 1489153 god U Is laga? lsg UJI 

al el An 23 Ai paid 3 slles All all ena YIs dB Asy ul ba Lg wujall 293 Jill 
X cup pelibatan ya Fulab3 0 0BNL ole Sl le Glall belgia ll 98 ul Ela 
ml s3 lo AyisYI clbg oo H5 Leg lai Y gl il yo near Jen slh paly 1cB UI. Ac 

ah SliSy JB yool Is A8 ya Ll jl 93 Rano dg LIL yo sal Usg lg silesall yo lelutis 
Sitaullg sal BlE 43 oil dis we, JB 9 lagu Y gd sali AS dg glis Y Isa Hal Jasad ll 
alis) ngool Is Ad yul dil ale Resti sg Ll SI (alisy NG dg) Dl s4 99 Ale Jb lay Bb: 
dn sill 99 Wgin dil 50 agita JB Lo SI (Jail 539 A63) Las 5 5all 295 Jintal SI (Jd ll 
Jiara ade bjll 50 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5067 ) 


Baca juga artikel terkait : 
2542. CARA BERTAUBAT DARI DOSA BERZINA 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/890643737625102/ 


4189. EFEK RIYA', TAKABBUR DAN DENGKI 
PERTANYAAN : 


2 Polem Useuman 
Assalamu'alaikum. Mohon penjelasan beserta ibarah tentang efek penyakit hati (riya, takabur, 
angkuh dll) terhadap ibadah. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Celaan terhadap orang yang riya'/pamer, kitab mau'idhotul 
mukminin hal, 232 : 


Isi (MO: ASI T (Ikat ay Bolagy Jay Yg Lal Nae Jasib A7 ck Iga 4 US ya3 ) ! all JB 
30 dil Jai "1 alug ale All aa Asi: CuslsYI yag - Alaclg ciliay Samdlg 531 Lalu ya slh 
Je9 "dlu ge sis uel Ulg 4 ciu dio lily AS A gg S6 AS Iya las wd Jas yo Ja 
Jsary Le 2201 adl log "1 Isll3 " A05 Jadi Sale SLS lo gl jl "1 alug “ale dil al 
Use sii Url ol Isud3l ! mellacl suall js ISI doll aga Jas 38 dil Ja « ebjll "1 JBS " all 
ad ac Jag 50 ii Jp Y " alug ale dll ako JB." eljadl dauc uaxi Jd IgskuB isl y3 

Ss se sus pl" ag le JII ala Jb9 "sb, Koi) Jkkio ". 


Dalam surat al kahfi ayat 110 Allah ta'ala berfirman :" Barangsiapa mengharap perjumpaan 
dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 
mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".ayat tsb turun berkenaan 
dengan orang yang meminta upah dan pujian dalam ibadah dan amalannya. 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" Allah azza wajalla berfirman ' barang siapa 
beramal kepada-Ku dengan amalan yang dipersekutukan dengan selain-Ku, maka amalan 
tersebut untuknya dan Aku terbebas darinya, Aku adalah dzat yang maha kaya tidak mebutuhkan 
sekutu " 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" sesungguhnya yang paling aku khawatrirkn thd 
kalian adalah syirik kecil."sahabat bertanya : " apa syirik kecil itu , wahai Rasululloh ?"Rasululloh 
menjawab : " riya'/pamer, Allah azza wajalla pada hari kiayamat kelak ketika para hamba lewat 
dengan amal-amalnya ,berfirman :" pergilah kalian kepada orang-orang yang telah kalian pameri 
di dunia, lihatlah mereka, apakah kalian menmukan balasan dari mereka ?" 

Rasululloh shollallohu alaihi wasalla bersabda :" Allah tidak menerima amalan yang di dalamnya 
terdapat riya'/pamer seberat satu dzarroh "Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" 
sesungguhnya riya'/pamer yang paling rendah adalah syirik " 


Celaan terhadap orang yang takabbur/sombong,lihat kitab mau'idhotul mukminin hal. 243 : 


ig Usb sea Ge 9 Si call ol ) ! Jb (23 5 Jeull | (onta 00 Y ul) ! dls JE 
oo Jro3 0 do Jitio lb 99 US yo Fuad Jaa N "1 lag aula dl sio Jbg . (60: BEJ (sos 
aisill login ISslg vpic 3l ya SL 5| dalasllg « wild) el 4S  alles dil Jas "3 Jul ale Jlb9 . "8 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5068 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ade dl alas JBg "ol Ng « Jet Tamll Jay N "1 plug Ale dil Kao B9." Mi Yg « piga Hi 
Pisan san dan II lay NM alag 


Dalam surat an nahl ayat 23 Allah ta'ala berfirman : " Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang sombong." 

Dalam surat ghofir ayat 60 Allah berfirman : " Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari 
menyembah-Ku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina" 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" tidak akan masuk syurga orang yang di dalam 
hatinya terdapat kesombongan seberat satu biji sawi " 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" Sifat sombong itu selendang-Ku, keagungan 
adalah busana-Ku. Barang siapa yang merebut salah satu dari-Ku, akan Ku lempar ia ke neraka. 
Dan Aku tidak peduli." 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" tidak akan masuk syurga orang yang bakhil, 
tidak pula orang yang sombong " 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :" Allah tidak akan memandang orang yang 
menyeret kainnya karena sombong”. 


Celaan terhadap orang yang hasudiiri dengki, lihat Kitab mau'idhotul mukminin : 


WI JS Lo Caliwll JI mual "1 - plug Gula lil slua - 33 lgio « ByiS Sl A03 9d d3 33 
Sol GS Ulas! dll be 195359 « Igylsi X9 « IgnAEL5 X9 « Igabolis Ng « gres "1 dlgig « "Ula 
ade - Audi Ale - as alih Sau mall pd CU dub Jgl ol" Cikal yes Ja JUNI yog "ll 
drAoall ale Sus das ya) Saw al sule an". 


Banyak hadis yang mencela orang yang hasudriri, di antaranya adalah sabda Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam :" sifat hasud memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api 
membakar kayu bakar.” 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Janganlah kalian dengki-mendengki, janganlah 
kalian putus-me- mutuskan silaturrahim, janganlah kalian marah-memarahi, janganlah kalian 
belakang-membelakangi,Hendaklah kalian menjadi itu hamba-hamba Allah yang bersaudara 
sebagaimana Allah memerintahkan kepada kalian. " 

Sebagian ulama' salaf berkata :" sesungguhnya dosa yang terjadi pertama kali adalah hasud, yaitu 
hasudnya iblis kepada nabi adam alaihis salam, iblis iri dengan pangkatnya nabi adam, maka iblis 
tidak mau bersujud kepadanya, kemudian hasud tersebut membawanya kepada kemaksiyatan". 
Wallohu a'lam bis showab (NN). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/937880849568057/ 
www.fb.com/notes/954333927922749 


4200. SIAPAKAH YANG DIMAKSUD SEBAGAI HAMBA 
ALLAH ? 

PERTANYAAN : 

? Ahmad Fusyani 

Assalaamu'alaikum. Pertanyaan titipan : Siapakah yang disebut dengan Hamba Allah? Ada seorg 


ustadz mengatakan hamba Allah didunia ini cuma satu yaitu nabi muhammad saw. berdasarkan 
dalil guran suroh al isro ayat satu. abdi disitu nabi muhammad dan bagaimana penafsirannya? 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5069 | 


Lalu bagaimana dengan kita kita apakah hamba Allah yang dho'if yang selalu berlumur dosa? 
thanks 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam. Hamba Allah yang disebut dalam alguran bukan Nabi Muhammad 
shollallohu alaihi wasallam saja, dalam surat maryam ayat 30 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihis 
salam juga hamba Allah : 


bai oles GUSI gubl dll X2 yul JB 


Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia 
menjadikan aku seorang Nabi. 

Dalam tafsir al jalalain ketika menyebutkan suratnya Nabi Sulaiman bin dawud alaihimas salam, 
dalam surat tsb Nabi Sulaiman juga menamakan dirinya sbg hamba Allah. 

- Tafsir al jalalain : 


Sal mel A3 Il AI tar as #0 yui dl 9315 4 Ulaikas AI SE Yoh 5920 LUS laila LS 5 
aoily ARIS slualk asal 5 (Gualus gugil3 ME Isles 8 7 LSI SSI gl 59 ada 


kemudian Nabi sulaiman menulis surat yang isinya :" Dari Hamba Allah sulaiman bin dawud 
kepada bilgis ratu saba'.bismillahirrohmanirrohiim keselamatan bagi orang yang mengikuti 
petunjuk, amma ba'du, janganlah kalian mengungguliku dan datanglah kepadaku sebagai orang- 
orang yang muslim ". Kemudian Nabi Sulaiman memberikan cap dengan minyak misik dan 
mensetempelnya dengan cincinya. 


- Dalam surat al isro' ayat 1, yang dimaksud dengan kalimat "hamba-Nya" disitu memang Nabi 
Muhammad shollallohu alaihi wasallam. 


Kesimpulannya, Abdulloh/hamba Allah bukan hanya Nabi Muhammad saja tapi bisa juga orang 
lainnya.Imam gurtuby dalam kitab tafsirnya berkata :" barang siapa ta'at kepada Allah, 
menyembah-Nya, menyibukkan pendengaran, penglihatan, lisan dan hatinya dengan apa yang 
diperintah Allah maka dialah yang berhak menyandang gelar kehambaan, barang siapa bersifat 
sebaliknya maka dia termasuk dalam firman Allah surat al a'rof ayat 179 : 


drs b Us AN allai 
"Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi " 


- kitab tafsir al gurtuby (13/66) : 


US yog « dngan! paul Goiuw SSS 943 0 30 Lor Aug dilulg 0 219 saw Jasug usg all ebi 03 
(SENI) 3 nii lo 5 oki NI mnc 3 Kisa Jual Ad Ja ANE lia : Wllai J3 das Id ,uS 


2 Anake Garwane Pake 

Penjelasan tentang siapa yang dinamakan hamba Allah telah diterangkan di Al-Guran surat 
alfurgon mulai ayat 63 dan ayat2 berikutnya. 

surat al furgon ayat 63-68 : 


AG IgJB GgbSJI Kbs II3 Us 55I ade Ggduas Gl yaS JIN 3LC3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5070 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(63) Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di 
atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 
mengucapkan kata-kata yang baik. 


las (Aku Ario Osiw Gal 
(64) Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. 
Iel8 GS this Ufaga Ube Le Gol W5 Usa sal 
(65) Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, 
sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". 
eling | iiuo elu Wil 


(66) Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. 


a-of 


s3 abs Gin OIS3 Isis A5 Ig ag Al Isis IS) Gala 
(67) Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan 
tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. 


ABBI gk SUS Jaig J8 Osi'g V3 SSL NI AU 153 call gadi Uglit3 Yg 5SI ll dll 28 Ust Y Sal 


(68) Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa 
(nya), berarti siapapun yang dapat mengamalkan ayat 63 dst dalam surat alfurgon bisa disebut 
hamba Allah. Bukan cuma kanjeng Nabi Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam saja. Wallohu 
a'lam bis showab (NN) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/944912732198202/ 
www.fb.com/notes/954363034586505 


4205. TIGA MACAM TUJUAN IBADAH 


PERTANYAAN : 

2 Sang Pengembara 

Assalamu'alaikum. Apakah benar ibadah Itu ada 3 macam ? 
1. Ibadah 
2. Ubudiyah 


3. Ubadah 
Lantas penjelasan yang lebih detail nya gimana ? Jazakallah atas jawabanya. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, baca Kitab Syarah Misykatul Mashobih : 


UN Kol womig € abaya Jail dg 4 Ulil yo salsa gl Ula Jail lol usil : y33.lell JB 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5071 


didks duo pc ale ani! Elasl SILJI Sal Jis Jo» Kallooll Sl Tia 93 009120. 
ad Aoa Cal Lgi) € INI 0 Bl Kn « Hangus Gamig 4 ll ULaNII les dio, Gs gl « 
SNI 23. Ig vololasll kale Ka: Aging sal esa abs Na 28 Long wllaaesgl al 


Ulama' ahli ma'rifat berkata : "Beribadah ada kalanya bertujuan untuk mendapatkan pahala atau 
agar selamat dari siksa, ini adalah derajat ibadan terendah dan dinamakan IBADAH, karena 
sesungguhnya yang disembahnya secara hakekat adalah tujuan tersebut.Bahkan fakhrur rozi 
menukil ijma'nya ulama' kalam bahwa ibadah sepetti itu tidaklah sah. 

Atau tujuan ibadah adalah agar meraih kemuliyaan dengan berkhidmat kepada Allah ta'ala dan 
bersandar kepada-Nya, dan ini dinamakan sebagai UBUDIYAH, derajat ini lebih tinggi daripada 
yang awal,tetapi masih belum murni untuk Allah. 

Atau tujuan ibadahnya hanyalah untuk meraih ridho Allah semata tanpa melirik sesuatu lainnya,ini 
dinamakan UBUDAH, dan ini adalah magom dan keadaan tertinggi". Wallohu a'lam (Rz) 


DOKUMEN TERKAIT : 
0936. TINGKATAN KEIKHLASAN 
F0061. TINGKATAN DALAM IBADAH 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/949089948447147/ 
www.fb.com/notes/954448254577983 


4218. MAKNA DARI BAROKAH 
Dari : Amie Lia dan Yai Ghufron Bkl 


Bismillahir Rohmaanir Rohiim 

1. Barokah adalah kata yang diinginkan oleh hampir semua hamba yang beriman, karenanya 
orang akan mendapat limpahan kebaikan dalam hidup. | 

2. Barokah bukanlah cukup & mencukupi saja, tapi barokah ialah ketaatanmu kepada dl dengan 
segala keadaan yang ada, baik berlimpah atau sebaliknya. | 

3. Barokah itu: "albarokatu tuziidukum fi thoah" - barokah menambah taatmu kepada Hl. 

4. Hidup yang barokah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit itu justru barokah sebagaimana Nabi 
Ayyub lc » Jl, sakitnya menambah taatnya kepada all. 

5. Barokah itu tak selalu panjang umur, ada yang umurnya pendek tapi dahsyat taatnya layaknya 
Musab ibn Umair. 

6. Tanah yang barokah itu bukan karena subur & panoramanya indah, karena tanah yang tandus 
seperti Makkah punya keutamaan di hadapan «ll tiada yang menandingi. 

1. Makanan barokah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tapi makanan itu mampu 
mendorong pemakannya menjadi lebih taat setelah makan. 

8. Ilmu yang barokah itu bukan yang banyak riwayat & catatan kakinya, tapi yang barokah ialah 
yang mampu menjadikan seorang meneteskan keringat & darahnya dalam beramal & berjuang 
untuk agama all. 

9. Penghasilan barokah juga bukan gaji yang besar & bertambah, tapi sejauh mana ia bisa jadi 
jalan rizgi bagi yang lainnya & semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan 
tersebut. Anak-anak yang barokah bukanlah anak yang banyak & saat kecil mereka lucu & imut 
atau setelah dewasa mereka sukses bergelar & mempunyai pekerjaan & jabatan hebat, tapi 
anak yang barokah ialah yang senantiasa taat kepada Rabb-Nya & kelak di antara mereka ada 
yang lebih shalih & tak henti-hentinya mendo'akan kedua Orang tuanya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5072 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


all do 9d AS lg calug Gale dl dad gaidl de Sol Ul les Al 50 lb So50 dc Jb aglll 

Saw loo aka aS19 KIWI9 uga. 

| | Jel all 9. 

D0 aye iolb ob elastis LS 290 9 Sol lai abiel ups Lgi ui 9d 

sa nella 99 BAB AS al ay olallg alel ulos selolall yo JSI soda Jl $3 Job ups 

si Yg d5 (Do) Wow Jai s1 3 Ala 93 Jb Al SI wa Seiko 4 Sololl A53 agio JS JI 
Sob 33 Kopi a98 diy Yg suga Alb Y JI Jiwo gd 8 9» leitiy Lu La 

209 al dc bu |). gogo d99 SU, uc d9 D sll d cusilg dpl A99 Aodsi dS9 dul 

Ga sal ST 00 ca JS. ad Joba Halal sell abla tile wo Jelang Welas So sell, 

sn 53 adal 93 SAI Jabg Ulusdlg sgawdbg “ola 9 Kamila SIL Aisi GS Low dlall ellay ISg3 

Ti H3 pi Bir lal yo J Callllg KS, JS sus (A53) Oo SI Ul 9 Booiauo Ol Jie 

Isa Yiax Vice 50 Ng UAN saia sama Yes sitaan ng Y salib sballa ala else sala. 

ab sio. 

gl dusld gl elu yao 4 All gas - J3 gg - aledl yo Wal lo 6S) yA Lima ulas al 98 SS all ol 

Wo yalll gal Jl Y LI miS le UN yo pdAG cell yg gl dago. 

Alella dag jllo awas Jalla u3dl9 ala lol 99 :sxni JS psi Jang 0 All Ld yul ISI AS ll 9 

L95423 lago Sall uc Coal US Iselg Gumollg 2)1s2JI9 «Jadla «lala dulally dgcallg |. 


Wallohu A'lam 
Link terkait : 0953. DEFINISI TAUFI@A, HIDAYAH, DAN BAROKAH 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/950706484952160/ 
www.fb.com/notes/957009514321857 


4230. SUFI WANITA ROBI'AH BINTI ISMA'IL 
ASY-SYAMIYAH 


Kisah teladan berikut ini di nukil dari kitab Syarah 'Ugudullujain Fi Bayani Hugugi az-Zaujain : 


00 (SOSSII sulis SAS) em! yul (Slaal) Ad Gdl Haus (Hold) Jaclowlis (Taal) HB) al 43 (3) 
“et Sisa! «SI (Sala Akal dos) all Alba ny olgnJl yul up Sos! Jai Sal US9 .Ets0 Jal 
dbis9.59 (sll Jl 2b399) elo mulgSinsy isl (Sllolay CSS) sosl das ssi (A Jati3) cubil sa.aul 
Alli Jai y3 Audit od dal) Ui ld UE dg Jb J US SI dal ssld us sial J 363) 

Cina) cabol calosiaal «SI Ciibi) elus 0NLO s0 US Isl oa An (2563) ixol dorelial, 
JB) Na obati 93 ("SAK al" 5S) sa gus «si (adala Gil5) 8 sila all si (pls 
ssi gag ale wu ul (ls 585) Sbd Si (S3)laic sua yul all (asa, UiE SLS J Un 
aldi 98 Jani si (amalia lb YLoo KO) Kami Si (Caoiil9) dal) F3 bi cad ob. 


dala Sl (RI JB Sl (BY laa 2S dl SSI ul Gil C2E5)Ube lol dsn, isl (0 S3) 
(Wo) ag5JI Sl (Aio Liy99) Ala ss (lie) JaNl agIUI (Wla3) Sg ul uu Soma Sl (Al A35) 
SSI 3 pall Ja ole Jl SS IAJas an Sl (SA Ol SUS al oil Yo) dana ssi (CSI) 
— SNI My asl (au) doel asi (sal al sala) SN ss (SUBIY meal el (Basi JII ON a9Sisolab 3 
daily alas lal Rel 0,5 Ygl samba (lngile dlll R33 ly 2335 Ob Aie5) 2 Sala all «si (SLR) 
allog Slinlby Jan yul "cal "alloy wil eluill 48 dad sdlo allg"lal JlB3 soal yo A8 US lol 
Spb Su ola dh ma AN ole asasi Ul 9) 19535 Yo da3 Ale Li asa dggi 
anji US gulai US9" 3 aula SI ulas yul dl 2533 -"Sillusboliul gus" JS Lode3 ll sll 
LS lay R95 #S0ls2dlul cad JB Leo lagu gel Bam lal "us NI low yo dal A35 lo: Jsty3 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5073 ) 


dala. 


Sufi wanita yang satu ini adalah sufi wanita yang dapat di jadikan contoh oleh para muslimah 
tentang bagaimana menjadi seorang istri sholihah bagi suaminya. Ia pernah berkata kepada 
suaminya yang sedang diliputi perasaan duka dan sedih dengan perkataan yang menghibur, 
“Kalau yang kamu sedihkan berhubungan dengan urusan akhirat, sesungguhnya hal itu sangat 
menguntungkan bagimu, tetapi jika yang kau sedihkan berhubungan dengan urusan dunia, sama 
sekali aku tidak membebanimu dengan perkara yang berat”. 


Tidak sampai disini teladan yang baik sebagai istri yang sholihah diperlihatkannya. Dalam kisah 
yang lain, di sebutkan bahwa Abu Husain Ahmad bin Abu Hawari mempunyai istri lain selain 
Rabi'ah binti Ismail As-Syamiyah. Suatu ketika Rabi'ah memasak makanan yang enak. Masakan 
itu di beri campuran aroma yang harum. Setelah masak dan menyantap makanan itu, Rabi'ah 
berkata pada suaminya: “Pergilah kamu ke istri yang lain dengan tenaga yang baru”. 


Rabi'ah yang satu ini memang mirip dengan Rabi'ah al Adawiyah yang berdomisili di bashrah. 
Rabi'ah Asy Syamiyah ini setelah menunaikan shalat “Isya ia berdandan lengkap dengan 
busananya. Setelah itu baru mendekati tempat tidur suaminya. la tawarkan pada suaminya, 
“Apakah malam ini kamu membutuhkan kehadiranku atau tidak”. 


Jika suaminya sedang berhasrat untuk menggaulinya, maka ia melayaninya hingga puas. Kalau 
malam itu suaminya sedang tidak berminat menggaulinya, maka ia menukar pakaian yang ia 
kenakan tadi dan berganti dengan pakaian lain yang digunakan untuk beribadah. Malam itu ia 
tenggelam di tempat shalatnya hingga subuh. Rabi'ah binti Isma'il Asy Syamiyah bersuamikan 
Ahmad bin Abu Huwari itu memang dikehendaki Rabi'ah sendiri. Ia pula yang pertama-tama 
melamar syeikh Ahmad supaya berkenan memperistri dirinya. 


Kisahnya bermula dari kematian suami Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah yang meninggalkan 
harta warisan yang sangat besar. Ia kesulitan menafkahkan harta itu,mengingat ia seorang wanita 
yang terbatas gerakannya. Maka ia bermaksud melamar syeikh Ahmad, dengan tujuan agar dapat 
menasarufkan (menghibahkan) hartanya demi kepentingan Islam dan diberikan kepada orang 
orang yang membutuhkan. Yang demikian itu karena Rabi'ah binti Ismail memandang syeikh 
Ahmad sebagai orang yang dapat menjalankan amanat, sedang Rabi'ah sendiri seorang yang adil. 


Ketika mendapat lamaran dari Rabi'ah. 


Syeikh Ahmad berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berminat lagi untuk menikah. Sebab 
aku ingin berkonsentrasi untuk beribadah”. Rabi'ah menjawab, “Syeikh Ahmad, sesungguhnya 
konsentrasiku dalam beribadah adalah lebih tinggi dari pada kamu. Aku sendiri sudah 
memutuskan untuk tidak menikah lagi. Tetapi tujuanku menikah kali ini tidak lain adalah agar 
dapat menasarufkan harta kekayaan yang kumiliki kepada saudara-saudara yang muslim dan 
untuk kepentingan Islam sendiri. Akupun mengerti bahwa engkau itu orang yang shalih, tapi justru 
dengan begitu aku akan memperoleh keridhaan dari Allah”. 


Syeikh Ahmad berkata, “Baiklah, tapi aku minta waktu, Aku hendak meminta izin dari Guruku”. 
Lalu syeikh Ahmad menghadap gurunya, yakni Syeikh Abu Sulaiman Ad Darani. Sebab gurunya 
itu dulu pernah melarang dirinya untuk menikah lagi. Katanya: “Setiap orang yang menikah, sedikit 
atau banyak pasti akan terjadi perubahan atas dirinya”. Tetapi setelah Abu Sulaiman mendapat 
penjelasan dari muridnya mengenai rencana Rabi'ah, ia berkata: “Kalau begitu nikahilah Ia. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5074 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Karena perempuan itu seorang wali”. 


Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyyah adalah sufi wanita yang berjaga sepanjang malam untuk 
beribadah dan berpuasa pada siang harinya. Ketika ia mendengar panggilan untuk beribadah 
shalat, ia menyamakan panggilan itu dengan tiupan terompet malaikat Isrofil tanda kiamat besar 
terjadi. Bila cuaca sedang panas, maka ia menyamakannya dengan panasnya neraka. 


Suaminya ibn Abi Al-Hawari termasuk sebagai suami yang pengertian. Dia memberitahukan 
padanya bahwa dia mencintainya sebagaimana ia mencintai saudara laki-lakinya. Ini bermakna 
bahwa dia tidak memerlukan kebutuhan yang bersifat fisik dari suaminya. Dia juga mengatakan 
bahwa seseorang yang tenggelam dalam beribadah, Allah akan membuka tabir kesalahannya 
sebelumnya dan ketika seseorang mengetahuinya maka ia tidak memiliki perhatian terhadap 
masalah yang lain. Dia merasa heran bahwa ia dapat melihat jin dan bidadari yang seseorang 
tidak dapat melihatnya dalam keadaan normal. 


Cinta Dan Rasa Takut Robi'ah as Syamiyah 


Ahmad bin Abu Hawari mengatakan bahwa istrinya adalah seorang wanita yang pikirannya saling 
mengalahkan antara dua hal. Terkadang dia tampak dipengaruhi oleh cinta sementara di suatu 
waktu dia dipengaruhi oleh ketakutan. Ketika dipengaruhi cinta, dia akan membacakan puisi cinta 
seperti :"Dia adalah teman yang tiada bandingannya, Kasih-Nya menempati seluruh hatiku. 
Teman yang membuka penglihatanku tetapi tidak pernah hilang dari hati dan pikiranku. “ 


Ketika dia berada dalam pengaruh kasih sayang, dia akan bergumam sendiri :”Aku telah 
membuatmu tersangkut dalam hatiku dan berbicara sendiri dalam pergaulanku. Aku sendiri adalah 
untuk hidupku dan hati adalah tempat bagi teman yang sesungguhnya. “ 


Ketika dalam pengaruh ketakutan, dia akan berkata :”Aku memiliki ketentuan atas perjalananan 
yang kurang dari cukup. Haruskan aku mencoba lebih sedikit atau lebih banyak mengatur 
perjalanan. Akankah aku akan dibakar oleh api nerakaMu, manakah yang paling aku suka. 
Kemudian dimanakan akan aku letakkan rasa harap dan takut ?”. 


Ahmad bercerita bahwa dia berkata pada istrinya : “Aku tidak pernah melihat orang yang berdoa 
yang seperti itu dan shalat tahajjud sepanjang malam". "Kemuliaan hanya untuk Allah. Seseorang 
yang berkata sebagaimana kamu berbicara. Aku bangkit untuk beribadah diakhir malam ketika 
aku di panggil.“ Jawab Robi'ah as syamiyah. 


Lebih lanjut, Ahmad berkata, “Suatu hari, aku akan makan pada saat melakukan ibadah ketika dia 
mulai menasehatiku. Aku berkata, “Biarkan aku makan terlebih dahulu. Dia berkata bahwa 
berbicara tentang akhirat seharusnya tidak mengganggu orang-orang seperti kita. Kemudian ia 
berkata bahwa setelah dia melihatku sebagai saudara bukan sebagai seorang suami, segera 
melayaniku secara khusus untuk mempersiapkan piring. Dia pernah berkata bahwa ia dapat 
melihat jin dan bidadari. Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/956716874351121/ 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5075 ) 


4237. MEMASUKKAN AMALAN DUNIA KE DALAM 
AMALAN AKHERAT 
PERTANYAAN : 


2 KholizDIz 

Assalamu'alaikum... Mau tanya... Salah satu nasihat. Rosullullah kepada Mu'adz bin Jabbal 
adalah "Janganlah engkau memasukkan amal perbuatan dunia ke dalam amal perbuatan akhirat". 
Yang saya tanyakan, Nasihat tersebut di atas maksudnya gimana ya?? & kalau bisa beri 
contohnya juga Syukron... Wassalam... 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa alaikumus salaam, lihat Ihya 2/482 atau 3/296 (syamilah) : 


8,5 Jac y3 lusll Jac Jxas Yg 


Juga dalam kitab Bahruddumuu' halaman 137 atau 163-164 (PDF) 
Syarahnya sebagaimana dalam kitab Maraagil 'Ubuudiyyah halaman 100 : 


Alell calo 953 Uo(i SV Jac $8) lisan lbS(luall Joc JsSi X5) 


(Dan janganlah memasukkan amalan dunia) misalnya mencari manfaat dunia (kedalam amalan 
akherat) contohnya mencari ilmu. 

Jadi maksud dari "Janganlah engkau memasukkan amal perbuatan dunia ke dalam amal 
perbuatan akhirat" adalah ketika kita sedang melakukan suatu ibadah misalnya tolabul ilmi, maka 
janganlah bertujuan utk mendapatkan manfaatnya dunia misalnya biar terkenal, biar mudah 
mencari uang dan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/950166925006116/ 
www.fb.com/notes/961989977157144 


4251. HASUD ATAU IRI DENGKI 
PERTANYAAN : 


2 Maulidia Dia 

Assalamu alaikum wr wb. Sifat iri seperti apa yang tidak boleh ,Apa boleh iri Contoh : si ahmad 
beli mobil baru, Terus saya iri dan membelinya, tapi saya tidak mempunyai rasa benci sama si 
ahmad, Ahmad bikin rumah baru, saya juga bikin rumah baru juga tapi saya tidak membencinya ? 
Syukron atas pencerahannya 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, perlu diketahui bahwa tiada hasud/iri kecuali atas suatu kenikmatan ketika 
Allah memberikan kenikmatan kepada saudaramu maka bagimu terdapat dua keadaan : 
1. engkau membenci kenikmatan tsb dan suka hilangnya nikmat itu dari saudaramu, maka inilah 
yang dinamakan hasud' iri, jadi batasan hasud adalah membenci nikmat dan suka jika nikmat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5076 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


itu hilang dari orang yang diberi kenikmatan. 

2. engaku tidak menyukai hilangnya nikmat tidak pula membenci ada dan langgengnya nikmat 
tsb, tetapi engkau juga menyukai nikmat yang serupa untuk dirimu sendiri (seperti kasus 
dalam status), maka ini dinamakan ghibtoh /iri yang baik, dan terkadang di khususkan 
dengan nama munafasah . 

Adapun yang awal maka hukumnya haram kecuali kenikmatan yang didapatkan oleh orang fajir 
atau kafir dan kenikmatan tsb digunakan untuk melakuka fitnah dan menyakiti makhluk maka tidak 
menjadi masalah jika engkau membenci nikmat dan suka jika nikmat tsb hilang dari pemiliknya, 
karena engkau tidak membenci nikmat tsb dari arah nikmatnya tapi karena dia digunakan sebagai 
alat untuk merusak. Sedangkan yang kedua maka hukumnya tidaklah haram bahkan bisa saja 
wajib, mandub ataupun mubah. Wallohu a'lam. 

- kitab ihya' (3/189-190) : 


Lsig dasill el 0 SI ul lodlssblulls 3 ells dna ebal ade dll asil IS dasi ade NI Maa Y al alel 
asi Yul dal bla saia 48 B3 83 dasill HIS ons mud Ius Kawi JSI pS2g Lo 
389 dusdlioll wo LOL 389 dku& omi Oddglglio eludil tngitii LSG lgolg»g dagang 0,SI Yg Ll3) 
gulaall ag3 asu Knolwil 99 235 X9 S1 2690 cabai aa 21919 Gndlio daud 9 Ion dedi Kawi 
koko! dat II JB IL AS 993 J9NI lo Saung Gilinllg buta Logo! ul abug le dll sluo JB 33 
dlissog ld dial 5 Ju NG HJ elul9 Kal Cal dudl9 Aiall Geng GIE leg asia sdg IS gl 354 
olugdl Jl 9d Cus yo Ji dasi Hd CuS yo Lho) 3 N lb Ll 

JB ul all 

Solo lolg d9rio lolg dal lol 98 Ji al u Culd #uslial ls 


2 Ghufron Bkl 


S5l309 titi ! ulama Mall : clolell JB (ai 98 NI Saus N) ! akag ale dil ala - Ji , 
Ssbsall lolg . drwuall wol R0 dil Elash ala Lag « leslo ye dasill Jl95 sisi : sisi 
ul sol 20 Ll UB « glo ue lgl95 UE Yo dUS sale pall domill Jin sudi ul sdg Abusll 9g3 

53 log Gasilasll asli 43 YI dngan Abu2 Y Cusdb SI jollg £ deniiuun gd del Cu lg » Tale cu 
ladliso . 


2 Jasmail Jeep 

Tarjemahan-nya : 

Sabda Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi Wassalam : Tidak ada Hasad kecuali dalam dua bagian 
:Para ulama membagi hasad menjadi dua macam, Yang pertama : hasad hakiki Dan yang kedua 
hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini 
diharamkan berdasarkan ijma' para ulama. Adapun hasad majazi, yang dimaksudkan adalah 
ghibthoh : Ghibthoh adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada 
orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang darinya. Jika ghibthoh ini dalam hal 
keta'atan, maka itu dianjurkan. Sedangkan maksud dari hadits di atas adalah tidak ada ghibtoh 
(hasad yang disukai) kecuali pada dua hal atau yang semakna dengan itu. Wallohu a'lam bis 
showab (NN). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/951978854824923/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962018320487643 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF ( 5077 ) 


4273. CINTA NABI DAN ISTIGHFAR 
PERTANYAAN : 


2 Ria Zaharani | 

al yg WI dos 9 Sule dll 
@uestions : munafikkah saya, jika saya mengatakan mencintai nabi tapi tidak bisa meneladani 
beliau? masih diterimakah istighfar saya jika saya terus-terusan maksiat tobat maksiat tobat ? 
domoo arigatou 


JAWABAN : 


2 Erlangga As Sumatrani 
Wa alaikum salaam. Taubatnya masih diterima selagi nafas masih di tenggorokan, sebagaimana 
kisah dibawa ini sebagai i'tibar bagi kita semua 


JANGAN PUTUS ASA DARI RAHMATALLAH DINUKIL DARI KITAB AZ ZUHRUL FAIH IBNU 
JAZARI 


Sasa UN Bill UT US 0 yo SA Bl ja Lb 
S9 ambil Jia Ul 0 ae Ubi ul His AU 915 Somad ym 50 K2 gel das yo bit 
ala JB d8 Wi LA» 339 0,00 Sl « US s5 LSi9 Lgu d0 Uta LSI Ai Ubi pi solo is 

bl albg cla Camlug Fusull odl yna cab ngukit Al Jeli Ly Kalo dugill dal sid Tutul yu ol 

&Siy9 Us ya ad dala NG yudi! :Lel J8 cela ole @gill ma My 4 Dg Ily di LAS 389 nwball al, 
ul 5909 Sarug well "Jl selasa el ul sal Rat Ul yak L ebug "JG AS R3 

II 99 nng39 ae ella) ssua3 Cap UI ISI sala) JB pi.elio yils, gbi Yg wig YG yuabs Gu 

WuagI “A0 S9 Austu ion 18 yul 4 Jal3 Al so yo el 33 Id 39 Gawi dl 99 Krkubuwlg A5 Ku) 

8 Sleig lau Al « ul salels JO gDaal RS 90 Ho38 HL Jo Lilga ISIg 49 ale la), RS Ul 
sdg salin! gd Bas Small Tadi SL. 8 mailg ULIL Ainlag Van LI yo Wiclg J jae 
gu JS Casuwg ios 39 Wal SJ Ul ll nias) yo Sus busi Jl de dlas ko ab" Jobs 

wall l9yo yo eliga0 lelio sll We yil Mas yuscg 


Diceritakan dari Hasan Bashri yang mudah mudahan Allah meridhoinya bahwasanya seorang 
pemuda telah bertaubat dihadapannya yang dipanggil Al Abbas dia adalah seorang pemuda yang 
sering bermaksiat kemudian ia bertaubat lalu mengingkarinya sebanyak 70 kali bertaubat 
kemudian mengingkarinya sampai akhir umur hidupnya ,maka tatkala ajalnya hampir tiba ia 
berkata kepada ibunya :"Pertemukanlah aku kepada syaikh sehingga aku dapat memperbarui 
taubatku dihadapannya agar Allah menerima taubatku ,maka datanglah ibunya yang tua renta 
kepada Syaikh Hasan Bashri kemudian ibu mengucapkan salam kepadanya ibu itu berkata:Saya 
adalah ibunya Abbas ajalnya hampir tiba ia ingin memperbarui taubatnya dihadapanmu !Maka 
Syaikh Hasan berkata kepada ibu itu:"Pergilah aku tidak butuh kepada orang yang bertaubat dan 
mengingkari taubatnya !maka ibu itupun pulang dalam keadaan menangis lalu ia berkata kepada 
Abbas anaknya:"Celakalah engkau Syaikh enggan mendatangimu dikarenakan buruknya 
perbuatanmu !"Abbas berkata :"Tuhanku Tuanku Syaikh telah memutuskan harapanku maka 
janganlah engkau memutuskan harapanku padamu!Kemudian Abbas berkata pada ibunya:"Jika 
aku mati nanti maka letakkanlah kakimu diatas wajahku dan letakkanlah sebuah tali dileherku lalu 
tahanlah mayatku di pasar dan katakanlah "inilah balasan bagi orang yang bermaksiat kepada 
Allah "agar Allah melihatku dan mengasihiku dengan karunia dan kemuliannya .Fahamlah ibu itu 
akan permohonan anaknya agar meletakkan kakinya keatas wajahnya maka tiba tiba terdengar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5078 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


suara berkata kepada ibunya:"Janganlah engkau letakkan kakimu diatas tempat sujud ,ketahuilah 
olehmu bahwa Allah telah mengampuni anakmu dan membebaskannya dari Azab neraka 
IKemudian ibunya menyiapkan untuk merawat jasad anaknya dan berpaling pergi !Kemudian 
Hasan Bashri bermimpi melihat tuhan yang maha mulia dan berkata kepadanya:Wahai Hasan Apa 
yang menyebabkanmu memutuskan harapan hambaku bukankah aku yang menciptakannya dan 
rahmatku meliputi segala sesuatu ,Demi kemuliaanku dan keagunganku jika engkau kembali 
melakukan perbuatan seperti itu lagi maka sungguh aku akan menghapusmu dari daftar orang 
orang Sholeh . 


" JI pall gol" (17165). 

ale ob « atilg Ai pita Gesiy Il 0 wall Lgal "3 Dangal Sg up ya2 | JB 5 lal Ur cal JBS 
3 IX al 4 Je ll Sel 93 lo bles gd los « ctlg sittau as UB « uitlg ABI pittuul 
(ade 3S". 

orl le Kat! plug Gale Al ikan say JB LS «Laga 0 Ale 333 lo Jet ul Y ayal ul Ba sousng 
olaog « agiill yo 43 233 loo Ls 50 xel) Jas all II," .. alba Yel da0 3g3 ll yo lo ol 
ali call le mol lg «II 3 yo yak 3 Jas UB « olitiwYla Ugulh. 


Ibnu Rojab Al Hanbali berkata : Telah berkata Umar bin Abdul Aziz: Wahai sekalian manusia 
Barang siapa yang ditimpa suatu dosa maka hendaklah ia beristighfar dan bertaubat kpd Allah, 
jika kembali melakukan dosa maka hendaklah istighfar dan bertaubat, jika ia kembali berbuat dosa 
maka hendaklah ia istighfar dan bertaubat,sesungguhnya ia adalah kesalahan (dosa ) yang 
dijepitkan dileher, Sesungguhnya kecelakaan itu dalam hal bersikukuh dalam berbuat dosa. 
Wallahu a'lam 


? Mas Hamzah 
No 1. Coba kitab hilyatul aliya' al hafidz abu nu'aim 


LS KLS yg 1 UKS 993 do yloo 02 9 satu JI K5 KL yo 1 USS gd JG Sya Bb cal yo 
Wl5S 999 Sl aial Lu 4S yo plg Ale WI al gal LD cal yog «UKS 989 Ulo Blu! 42 yo dll 


Hatim Al Ashom berkata : Barang siapa mengaku 3 perkara tanpa adanya 3 perkara lainnya maka 
dia disebut sebagai PEMBOHONG : 
1. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak menjaga diri dari larangan-larangan 
Allah maka dia seorang PEMBOHONG. 
2. Barang siapa mengaku cinta syurga tetapi dia tidak menginfagkan hartanya maka dia 
seorang PEMBOHONG. 
3. Barang siapa mengaku cinta kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam tetapi dia tidak cinta 
kepada orang-orang fagir maka dia seorang PEMBOHONG. 
Termasuk meneladani beliau shollallohu alaihi wasallam adalah cinta kepada orang-orang fagir. 


No 2. Dari abu hurairoh, dari nabi shollallohu alaihi wasallam yg diceritakan dari Tuhannya azza 
wajalla : 


sel pall J3 bid mac cal JB J9 50 4) 0S 44 lord aloe WI al sll uc d4 ul Uc 
Op si Jl sb ole 4 Wb Ssh sa gb lol ld la Kis Gdlaig Jali J3 yui 
Sl J3 ma sle 5 HL Ssh 2 aa Ol ads Lis Kal Sue Olleig Jl Jli3 wd ad jas 
s3 cas edaal wU Sela wal sasa ad sales ls (sus was dag do JB nd ad sae Y5 
el uc 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5079 ) 


“Ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu dia mengatakan “Allahummagfirliy dzanbiy' (Ya Allah, 
ampunilah dosakul.Lalu Allah berfirman, "Hamba-Ku telah berbuat dosa, lalu dia mengetahui 
bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa'. 
(Maka Allah mengampuni dosanya), 

Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa, lalu dia mengatakan, “Ay robbi agfirli 
dzanbiy (Wahai Rabb, ampunilah dosakuJ. Lalu Allah berfirman, “Hamba-Ku telah berbuat dosa, 
lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap 
perbuatan dosa'. (Maka Allah mengampuni dosanya), 

Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa, lalu dia mengatakan, “Ay robbi agfirli 
dzanbiy (Wahai Rabb, ampunilah dosakuJ. Lalu Allah berfirman, “Hamba-Ku telah berbuat dosa, 
lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap 
perbuatan dosa. Beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni”. ( HR. Muslim ). 
Komentar imam nawawi dalam syarah muslim (17/75) : 


2.9 IS Ubig «JSI al 0 WI gl 0 Hilo WI S3 J la «DJI dial Cus oddg « 
Wugi La less asu dang dugi Roall uc Ub Ig « Ugid Lb « dugi LS. 


"Hadis ini jelas menjadi dalil atas taubat, seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa 
hingga 100 kali, 1000 kali atau lebih, lalu ia bertaubat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah 
akan menerima taubatnya setiap kali ia bertaubat, dosa-dosanya pun akan gugur.Seandainya ia 
bertaubat dengan sekali taubat saja setelah ia melakukan semua dosa tadi, taubatnya pun sah”. 
Wallohu a'lam bis showab (NN). 


» Abdurrofik @odir 


(al Jswl HS po 48 asli 3 mai (B/ 3329) 

Goliall Ula! Jab yg akug dal All gl dil Ig» ino Ulalug Ale dl lo Jaw A20 Hub 
sada team Lala 09 Als wol Tel ws ie Sl uni Yo "algae Alika alga Blssn 
5d Tina sb Io Jalss leo Jisll 09 Llill yo gb Kisi Las s8 boilg cc833 diblc 530 Lali Ih 
Sila dl Goal lih bo Goa ie gs 14 aa lou plug de dl oke wabuoa el 
Bb wa ea Ie anl sa ds 


2 “(104 510) So 0nd yuks all lu Agus Cola Gali Ap 
UB.ollei all da3 5 G0 Gaby Ul Sial) ganda YG Ang All JB Lb BI Sell Ol de Jb 2S S3 43 


sa »S,sl Gl 99 J83.olles dll da5) YP MISI « «Gas SI asal NI al 295 Oo ala Wr GI JB dki 

X9 033 US H3 Ul all Us Ul Jill) (eni (25 1S sal) folk GE 52029 ole 4g Agil Jo sll 
US Sg kS - 108550 Kasi adal 69 3G « Ola Maan pa NW US SJ « OB il le Nano US 
sc € Ula Sikikul y Sao! Lor Jul, alug Je Ul ko yul 1g, Uc di Ul ya Has S1 yul 
B0 Gas aga 5) 


call aglc ss! (3/ 198) 

sio AU Jgaay L Jli8 by sd Aku AE AU sdt dll Jasa) adl yulsel Ba(1) Lal yo go ya 
dil lan Jli3 Aga All Ll pil ala V3 10L0 4S yo Ll wasaci Lo JI La) casael lo Jl dclull 
SI ul adl Bakal Niogg ng JS god A01 sokundl 53 lo3 yuil JB(2) Cuual yo R0 Cl alaug ale 
ul sasis aeloc Jin Jasi Yg sac9 Sy Ula Ul Jowo) Li CA wil JB Jgws yg AI K5 cu agita 

IS iD psnoy X9 plgnall LaDug salasu Yg Kaka! K5 Ja Jl all Jowo) L CAS swug0 gal JB9 pg20 USSI 
ol dlu US il gasal coy sae) s5 JBS(3) Las yo 20 99 alug ale All ola gw J3 chi 

sia iso oral baal ak Bbw la oo eh e Bee West embaal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5080 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


b.50 W dll Jas SAI AI lea Je pesat YG slim dl UM 


alun ade Sggill 2x (2/ 45) 

ab Ul SN TR HS Sana ad Fo LS SS) FG AS J3 le ie Ab a.n ok Gps 33 
Go OB Ula Cagi Jas Ja IE 5 53 Lo Ob UB all Saga N Ul 2209 Uple3 olE Ang dmosall ye 
uniliwoll 58 Al jisdll UMlk9 JJ Jal H0 Id Vogi CaS0 5SL Gudlio 399 LS 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/957559767600165/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965831270106348 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2011/09/apakah-diterima-tobatnya-dari-perbuatan.html 


4275. TENTANG RIDHO DAN IKHLAS 
PERTANYAAN : 


2 Uci Sanusi 
Wassalaamu'alaikum... tangklet mbah...apa bedanya Ridho sama Ikhlas? matur suwun... 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, ini bab ridho dari Kitab Risalatul Baba maan 


Bj- -— 3 - 


kai Las Na RA UN aa Usa ERA Wax JeRNN asal Was JB 
sks Ul Istay JB JB JS GE, SBI 43 238 GE, ma BU out 3 dak 4 , dulSlall ole 
SIB II II gata98) 198853 TEJ Ob GIE si Fed Batu SI Ke alkp wd MAIN JI Ui "plug ale Ali 
Sbis S3 KISI Sl) adl JB.US LAJI Elis :glli.giglku TSI Jal L 1d Agile na 33 
SAS 3933 baal pa Usb J0 lh GS JESUI alus -IBnpuglad Kls 8 yua 
SSI Slooll Gale obsab JS3 Se Ul Sl. sb ago Sic Bs3ls3 53 kale Iss Gal 3363 
AS Uaio30 A33 3 Lgsi 9 OJEII GR sud 8 Olacll LAI Ui CD3 seal SI Yo 0133 
Patel Kurkearari NG JG yo pede oa AI yag lan Ga Oki Jas 3 Al sob3 


Se an On 


aan ea ea Ea Na sai 
(32 :cluog| tas oa Gp Ah 


Allah aza wajalla berfirman : ' 

Uc 194653 Kpic Ul 935 
"Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada-Nya "al maidah ayat 19. 
Dari Jabir diceritakan bahwa Rasulullah Shollallohu alaihi wasalam bersabda, “Pada suatu hari ahli 
surga berada di suatu tempat. Tiba-tiba ada cahaya memancar di atas pintu surga. Mereka 
mengangkat kepala. Allah SWT telah memuliakan mereka seraya berfirman : Wahai ahli surga 
memohonlah kepada-Ku. Mereka mengatakan, "Kami memohon keridhaan-Mu'.Allah SWT 
berfirman, : Keridhaan-Ku adalah Aku menghalalkan tempat tinggal untuk kalian dan kemuliaan- 
Ku selalu bersama kalian. Pada saat ini memohonlah kepada-Ku. Mereka mengatakan, ' kami 
memohon tambahan'. Kemudian mereka diberi hewan kendaraan yang terdiri dari yagut berwarna 
merah. Tali pengikatnya terbuat dari zamrud berwarna hijau dan merah. Mereka mendatangi 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5081 | 


hewan kendaraan itu yang sedang meletakkan telapak kakinya . Demikian pula Allah SWT 
memberikan pohon-pohon yang berbuah yang berdampingan dengan para bidadari. Mereka 
mengatakan ' Kami perempuan-perempuan yang nikmat dan yang tidak menyengsarakan. Kami 
wanita yang kekal yang tidak akan mati, dan kami sebagai isteri-isteri orang beriman dan sangat 
mulia”. Setelah itu Allah SWT memberikan bukit pasir yang terdiri dari minyak misik putih yang 
semerbak baunya sampai ke surga Adn. Para Malaikat mengatakan, “Yaa Tuhan ,orang-orang 
telah datang'. Allah SWT berfirman : Selamat datang wahai orang-orang baik dan ta'at. Kemudian 
hijab (tirai) terbuka. Mereka memandang Allah SWT. Mereka bersenang — senang dengan cahaya 
Tuhannya, sehingga sebagian mereka tidak dapat melihat sebagian yang lain. Allah SWT 
berfirman : kembalikanlah mereka wahai malaikat ke gedung-gedung tempat tinggal mereka 
dengan membawa hadiah. Merekapun lantas kembali dan sebagian mereka dapat lagi melihat 
sebagian yang lain. Itulah yang dimaksud firman Allah SWT : 

"Sebagian Rezeki datang dari Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih"fushilat ayat 32 


La Jl HB lal 3 Jab Wloltoll yo 3 JlaYI yo 3d Jd LS JI 48 awal SUl9 yag sll Lalisl 533 

233 Usia belggaluSU adl Jl Jung Ao WI dl Jgis il olirog JS ll dlgi 383 Ololiall Alas yo 

Ch Ronll USo1g Jlgs3YI JiluS Ul Jas Wb 35 Jp Sus) LuuS AS ado Jis NI dilas yo LAJI 1S 
diarKan ctadlg JloS NI Alas: sovanlaig wloliall 8. adg Sal arueko LS dl "J3 sana 


Ulama Irak dan Khurasan berbeda pendapat tentang ridha, apakah ridha itu termasuk keadaan 
(Jlss XI ) atau tempat / magam (Kedudukan). Menurut Ulama Khurasan, ridha termasuk bagian 
dari magam yaitu puncak dari tawakal. Artinya ridha dapat ditafsiri sebagai sesuatu yang dapat 
menghantarkan hamba kepada Allah SWT karena usaha-usahanya. Sedangkan menurut ulama 
Irak,ridha termasuk ahwal /keadaan dan itu bukanlah atas usaha seorang hamba bahkan ridha 
termasuk bagian dari sesuatu yang turun dan bersemayam di hati sebagaimana keadaan yang 
lain. 


Menyatukan dua pendapat tadi sangatlah baik dan mungkin yaitu bahwa permulaan ridha dapat 
diusahakan oleh hamba dan ini merupakan bagian dari tempat ( s&dl ), sedangkan puncaknya 
yang merupakan bagian dari keadaan (Jl s5 XI), maka itu tidak dapat diusahakan. 


Sal AE yasis N l Lag US AL yaaa Yul LAI Gal "Jai BSI de UI SlisYI saw 
Saga 38 Lo IS Gadl Sy Lah ol SAI slah sud Ul all Gl Landa Ul lela. kasa 
oo ul sim BSN all Uh Lal ulun! Jegualusil y20 U339 swolealS 4 La Jl ale usu 3 xel) 
sa al GotSl Jati will op 38 Cesowuale dl Kuil 213 639 Lu sil sal S3 LA ps 
dll Ob LAI 315 op sll SIS JB :JB Solandl yul il KRS JB 8505 4) wuball USS :JG S5 JI 
dl UN sila Gal TS usg la NI lou Hall 18 cnAng S4 Yaa ul alel. ding abal 
(119 #Blolll faie 191553 Apit WI gus) :JG J5 3 


Ustadz Abu Ali Ad-Dagag menyatakan, “Tidak dapat disebut ridha jika seseorang belum pernah 
mendapatkan cobaan. Namun dapat disebut ridha jika dia tidak menentang hukum dan keputusan 
Allah SWT.”Perlu diketahui bahwa kewajiban hamba adalah ridha terhadap keputusan yang telah 
diperintahkan untuk ridha kepadanya. Karena segala sesuatu tanpa keputusan akan menjadi 
boleh. Kewajiban hamba adalah ridha terhadap keputusan seperti ridha terhadap kemaksiyatan 
dan fitnah ujian orang-orang Islam. 


Menurut guru sufi, ridha ibarat pintu Allah SWT yang besar. Orang yang memuliakan ridha maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5082 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dia akan dipertemukan dengan kecintaan yang penuh dan dimuliakan dengan pendekatan yang 
paling tinggi. Menurut Abdul Wahid bin Zaid, ridha diibaratkan pintu Allah SWT yang besar dan 
merupakan surga dunia. Seorang hamba hampir tidak meridhai Allah SWT kecuali Dia 
meridhaknnya. Allah SWT berfirman : 


Ge 191559 Ae WI a55 
"Allah ridha kepada mereka dan merakapun ridha kepada-Nya." 


BIS SEE ya) dai dl ul al Gg Jb asli Dual JB #Jatp JSI le Ul SY Cam 
Sbs All YE las) ubi ang ISI JB SAS JB IS alay all Sualill JK cu oLayg SUS alay 

ISI Jas de suda pel JWUll AE or1go JB :Jb9-a ME 4 casual Sts JB agic yel) Sl Gole 

ball SJ Al a59 Le xi ons AXudl KLE atagg 533 , AS Juki N sll JB sis Y Cm) ilac 
silat Ila 9 Ela) ul ulsac yi: 


Syaikh Abul Gasim Algusyairi meriwayatkan bahwa Syaikh Abu Ali Ad-Dagag bercerita tentang 
seorang murid yang bertaya kepada gurunya, “Apakah seorang hamba dapat mengetahui bahwa 
Allah SWT ridha kepadanya ?”“Tidak. Bagaimana dia akan mengetahui hal itu sedangkan ridha itu 
merupakan hal yang ghaib”. “Dia mengetahui hal itu”. Bantah si murid.“Bagaimana mungkin ?“Jika 
hatiku ridha kepada Allah SWT maka berarti saya tahu bahwa Dia ridha kepadaku”. “Engkau 
benar wahai anakku”. 


Dalam sebuah cerita disebutkan bahwa nabi Musa AS pernah mengatakan, “Yaa Tuhanku 
tunjukkanlah kepadaku perbuatan yang apabila saya kerjakan Engkau ridha kepadaku”. Allah 
SWT berfirman : “Engkau tidak akan mampu mengerjakan hal itu. Nabi Musa AS kemudian 
merebahkan diri dan bersujud serta berdoa. Setelah itu Allah SWT menurunkan wahyu :Wahai 
Putera Imran, Aku akan ridha apabila engkau ridha terhadap keputusan-Ku." 


SOUL maill row :Jgis Airamg SL) 383 Olsgsl 42 Mall us ISI 1J3i5 wild all laila Ll curam JB 
La) Huamud AJE Lal Buas yi a50 J3 Ad ola, dll Jas lo aja Lal Joo Blu ul alot yo 2Jaia 
CSI To "Jai GUSI ME Ul ls Crow yu lah HE Lely Lyao 0 La JB dis Lag 4 
Lam Ika yg La Jb dllas y3S ul 383 Sal AI UI Lola desa Web Iuob 383 Jebi. 


Menurut Abu Sulaiman Ad-daraani, apabila hamba meninggalkan syahwat maka dia adalah orang 
yang ridha.Menurut Ibrahim An-Nash Abadzi Barang siapa yang ingin sampai ke tempat ridha 
maka kerjakanlah apa-apa yang telah dijadikan oleh Allah SWT ridha.Menurut Abdullah bin Khafif 
ridha terbagi menjadi dua yaitu ridha dengan-Nya dan ridha kepada-Nya,Yang dimaksud ridha 
dengan-Nya adalah memikirkan dan merenungkan-Nya. Sedangkan ridha kepada-Nya adalah 
melaksanakan apa-apa yang telah diputuskan. 


Ustadz Abu Ali Ad-Dagag berkata, “Jalan orang menuju Allah SWT lebih panjang yakni jalan 
latihan, sedangkan jalan orang yang waspada lebih dekat akan tetapi lebih sulit yakni mengerjakan 
dengan ridha dan ridha dengan keputusan.” 


AJI malb S3 JB3 cool JI Lelga ul Jluw Lo dinas HE piga Ul Jas Jul LoJI Hugo JB3 

Exi X9 argo La Jl Jnstisul #adowalgll JBG «929 R3 AI AB US Y s3 Ul yo dd, ala 

sini doa JB SSI AKI IS ul alelg.lbi lo dis LE Ay99 Wib Lg2o0 3S ellasiuy LS Jll 

Alia BB Jlg5YI Jgs0 62 Ulas JlgS NI Gdl adric UeSudl UB das Agil) dalaio ale Anis 499 sule 

CI Pesualg SU WAS dowulidl JB s9 1AE5 does 12 Ulu Uas LaJJI ol, ali nas, oLS, 
6 agam Le, 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5083 ) 


Menurut Ruwaim, yang dimaksud ridha adalah jika seandainya Allah SWT menjadikan neraka 
jahanam di sebelah kanannya maka dia tidak akan memohon agar neraka jahanam dipindah ke 
sebelah kirinya. Menurut Abu Bakan bin Thahir yang dimaksud ridha adalah menghilangkan 
kebencian di dalam hati, sehingga tidak sedikitpun yang tertinggal di dalam hatinya kecuali 
kebahagiaan dan kesenangan. Menurut Muhammad Al-Wasithi “Ridha harus dikerjakan 
berdasarkan kemampuan. Ridha tidak dapat dipaksakan untuk dikerjakan karena akan menjadi 
penghalang dengan tidak mendapatkan kenikmatan dan tidak dapat melihat hakikat sesuatu yang 
dipandang. 


Perlu diketahui bahwa pernyataan Al-Washiti adalah sesuatu yang besar yang di dalamnya 
terkandung pernyataan untuk memutuskan orang-orang secara samar. Oleh karena itu tenang 
dalam menghadapi berbagai keadaan di hadapan mereka merupakan penghalang dari berbagai 
perubahan keadaan yang lain. Barang siapa yang menikmati ridha dan menemukan bau 
harumnya maka ia akan terhalang dengan keadaannya sendiri yang mengakibatkan jauh dari 
Allah SWT. Al Washithi juga menegaskan, “Takutlah pada manisnya ta'at karena ia akan dapat 
menjadi racun yang membunuh”. 


si dal, Caliwg-olslg 4 AU gu33 lau Call d3 909 A02 dd) Ulil gw Lal Uas cl JB 
is3 X9 Jas X sal Sy Op dasi JG Jd9rtingill W us 63 damai dB WE Sus, sol 3 
OLI Hulaikas gol JE3 adal Sud LAI Said pull In39 2x0 Jus Is dai Land JG all NI 

OI yo W dasi Yg BSI dll Al Jl Y. 


Menurut Abu AbdiLlah bin Khafif yang dimaksud ridha adalah tenangnya hati menerima hukum- 
hukum Allah SWT dan ia bersepakat dengan segala sesuatu yang Allah SWT ridha dan 
memilihnya sebagai pegangan. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah ditanya, “Kapan seseorang disebut 
sebagai orang yang ridha ?”. Dia menjawab, “Apabila dia senang ketika mendapatkan musibah 
sebagaimana dia senang ketika mendapatkan kenikmatan'. Menurut suatu cerita, As-Syibli pernah 
berkata kepada Al-Junaid “Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah 
SWT yang Maha Tinggi dan Maha Agung”. Kemudian Al-Junaid mengatakan, “Ucapanmu itu 
adalah ucapan orang yang sempit hati. Orang yang sempit hatinya akan meninggalkan ridha 
karena ada keputusan”. Stelah itu Asy-Syibli diam. Abu Sulaiman berpendapat bahwa yang 
dimaksud ridha adalah jangan memohon kepada Allah SWT untuk mendapatkan surga dan jangan 
pula memohon perlindungan-Nya agar terhindar dari neraka. 


ubudg selai xi tolol Ulat9 selat JB olusYI Ii AJI Al yo Bb Jati Siam usul IS 
vol Kam sll Jis 25 Ll lagi Al 25) lb ul 4) le 3 am Jb UI gan 9 Kl 
Ol abis oo ale Jl up Jas LI Lol 3 Ul odles all aa Ula don! u0 al) wo eta oa 


La Ulah ang le AU oli gl JB 0 Ulet Sl dlu “jio 3 lan Y BL Adaa 93 
Jet Usus Ula Jl 35 skasl ae LaJI9 Lajll ale a30 sLAdl J3 LaJI UN JBS sad ag: 
ll) Sy LSI JI aksi Sl Il La Jl yo yb CbLc Us ul su. 


Menurut Dzun-Nun tanda-tanda ridha ada tiga : 
1. meninggalkan ikhtiyar sebelum keputusan, 
2. menghilangkan kepahitan sebelum keputusan, 
3. cinta apabila mendapatkan cobaan. 
Pernah ditanyakan kepada Husain bin Ali RA bahwa Abu Dzar mengatakan , “Fakir lebih aku cintai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5084 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


daripada sehat”. Husain mengatakan, 'Mudah-Mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada 
Abu Dzar. Adapun saya maka aku tegaskan barang siapa bersungguh-sungguh di atas kebaikan 
dengan memilih Allah SWT maka dia tidak akan menerima sesuatu selain apa yang telah 
diputuskan-Nya.” 


Fudhail bin Iyadh pernah mengatakan kepada Bisyir, “ Ridha lebih utama daripada zuhud di dunia 
karena orang yang ridha tidak mengharapkan sesuatu atas kedudukannya”.Abu Utsman pernah 
ditanya tentang sabda Nabi Muhammad SAW, “Saya memohon kepada-Mu keridhaan setelah 
keputusan”. Dia menjawab, “ridha sebelum keputusan adalah ridha yang sebenarnya. Abu 
sulaiman mengatakan, “Saya berharap mampu mengetahui ujung dari ridha. Seandainya Allah 
SWT memasukkan diriku ke dalam neraka, maka saya akan tetap ridha”. 


Sl JBS oles R5 Lal Land JB3 GS S3 Sl 3 esa elus LAJII Laitoall ag sil JB3 
MESII etil LAJI Hpa02 JBG desa J3 389 mal) lai AI ust Aas dl Ul ks La jjl :elbe 
Jas Kali og LN Sgill JB sa ES pa G3 Call Su LO JI Howwloall J3 soal 
265 00 TlatSoal Cemas telat muasal Gas Ul danrus 2 Jo Gal Uj S6K0 Limo! Las 
Jon Wale 03 yul Kgow "Jot3 NC 3 AI Casow "J8 Aisowg ane G33 oles all ARI) DI IM: 
lo Al 98 Lia yo LSI Ju ga asal UL ll gal JB. 


Menurut Abu Umar Ad-Dimsyagi yang dimaksud ridha adalah menghilangkan keluh kesah dimana 
saja hukum berlaku. Menurut Al-Junaid yang dimaksud ridha adalah menghilangkan ikhtiyar 
(usaha/pilihan). Menurut Ibnu Atha' yang dimaksud ridha adalah melihatnya hati kepada lamanya 
pilihan Allah SWT bagi hamba dengan meninggalkan kemarahan. Sedangkan menurut Ruwaim, 
yang dimaksud ridha adalah menerima hukum dengan senang hati.Menurut Harits Al-Muhasibi, 
yang dimaksud ridha adalah tenangnya hati di bawah tempat-tempat berlakunya hukum. Menurut 
An-Nuuri yang dimaksud ridha adalah senangnya hati karena menerima pahitnya keputusan. Al- 
Jauzi mengatakan, “Barang siapa ridha tanpa batas maka Allah SWT akan mengangkat 
derajatnya di luar batas”. Sedangkan Abu Turab An-Nakhsyabi mengatakan, “Siapapun tidak akan 
pernah mendapatkan ridha jika di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari dunia”. 


Ig) WIL g13) H0 Ula Kb GIS glug WE AU lo dl Iga JB :JB alba NE 13 yelall 1S: 
cabatul UB Lal 93 AS all Ul ag lol 1552 tg0 yul ol AS All s3, UII 3 506 US 
Sian Ji Ula mo sll UB gusi ol telua! oli Jai All ob AI die Ul 19 c2mo8 A9 KLS ul 
SU sa bo sb 0 IS yaalg IS UN Upi SUS HE Ul Alius Low ono dl UG 
Sd nilai lng id J5 93 IS 38 All KioBl la dia asal Sio Sl Uli gl JE3.dlei Gal 
kkal payu ol as gitu Al AI ME le J3) caA6 1Jaia JUNI ME Ul Slim YI Orow-dibsusd o ye 

Juta Ng 0 La II Clby Ail Hal JI dyas sia le 383 KS) AI seal JB 9Sy sasll S8 die lis 

db 9Su lu dl. 


Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Munthalib, bahwa RasuluLlah S hollallohu laihi wasallam 
bersabda, “Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha terhadap Allah SWT sebagai 
Tuhannya". Diceritakan bahwa Umar bin Al-Khatab menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ary, 
..bahwa kebaikan terletak pada keridhaan. Maka jikalau engkau mampu jadilah orang-orang 
yang ridha, jika tidak mampu jadilah orang yang sabar”. Dalam sebuah cerita disebutkan bahwa 
Uthbah bin Ghulam biasa menghabiskan malam-malamnya hingga pagi dengan berucap, “jika 
Engkau menghukumku maka aku akan tetap mencintai-Mu dan jika Engkau mengasihiku maka 
akupun tetap mencintai-Mu?. 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5085 | 


Ustadz Abu Ali Ad-Dagag berkata, “Manusia ibarat tembikar ia tidak memiliki pikiran menentang 
hukum Allah SWT.Abu Utsman Al Hirri berkata : "selama 40 tahun tdklah Allah menempatkanku 
dalam suatu keadaan kemudian aku membencinya dan tdklah Allah memindahkanku kepada 
selainnya kemudian aku marah ". Ustadz Abu Ali Ad-Dagag berkata, “seorang lelaki marah kepada 
budaknya. Budak itu meminta tolong kepada orang lain agar tuannya memberi maaf dan tuannya 
pun memaafkannya.Budak itu masih menangis sampai penolong itu bertanya “Kenapa engkau 
menangis padahal tuanmu telah memaafkanmu ?' Maka tuannya menjawab, “Dia hanya meminta 
keridhaanku bukan yang lain, sebab itulah dia menangis ". Wallohu a'lam bis showab (NN). 


Sedangkan tentang ikhlas silahkan masuk ke dokumen berikut : 
www.piss-ktb.com/2013/05/2372-lain-lain-definisi-ikhlas.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/957648184257990/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965841460105329 


4290. PETUNJUK KEBAIKAN DAN KEBURUKAN 
PERTANYAAN : 


2 Hizzam Swolrds 

Assalamu 'alaikum... mohon pencerahannya para alim para ustadz di PISS KTB.. saya mau tanya 
dan ini selalu jadi pertanyaan dalam benak saya, hidayah adalah sepenuhnya hak Alloh tapi 
kenapa orang yang tidak pernah mendapat hidayah katakanlah kafir sejak lahir di akhirat dia tetap 
disiksa, sementara dia tidak pernah mendapat hidayah dari Allah, mungkin kalau orang islam yang 
berbuat maksiat disiksa wajar karena dia sudah mendapat hidayah tapi kenapa orang yang kafir 
sejak lahir tetap disiksa...? atas bantuan nya terima kasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, setiap orang dan setiap jiwa telah diberi hidayah / petunjuk 
dan juga ilham, bukan orang islam saja, semuanya tanpa terkecuali mendapat hidayah dan juga 
ilham berupa dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan atau jalan kefasikan dan 
ketagwaan. Jadi terserah manusianya sendiri mau pilih yang mana. Dalam surat al balad ayat 10 
Allah berfirman : | 
vasul dyan3 
"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan". Maksud dua jalan tsb adalah jalan kebaikan 
dan keburukan sbagaimana penjelasan Rasululloh shollallohu alaihi wasallam. Wallohu a'lam bis 
showab (NN). 
- kitab tafsir ibnu katsir : 


oluxdg ) : - dgguwo yjl 9D - WIL MS US 3 Sma us Ssi gbi JB ( owosull olusdg ) 
lo yulg « Jils gul3 « do SC 9 « dL30g «yul culg cal uc Sg) laS9. Midlg SJ : JB (wall 
(US Asu al saus : D9 Ul uc JB wal 9 gula JII slacg « Jbralla « HS Ly Song 
ad "1 - alug Ale WI ala - WI Jom, JB : JB lo yg asi GS ds Up Ul US «US yul Ya Ny 

ba Sa Jl Sa lis Adi" seal Sa yo pl al ya Sai Jan 3 1 Ula 
Gol lu diy LS JI 1 San J9. Cull Sio! suls 99 silwll 9 soal abXI J9 . yuso cal Asig . 
Somad (pisy - wall Lyra diyas duty. Ialg Upro lgio Gol lo « WS 85Si0 Ups uc duos S9 )9- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 5086 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Joo uu Jl Kg0w ! JB slah yul us. dulc ul lis Yak ui : AP ul db. vail Cd dut 
" Lagil cymldl Lal L" : Jata UK - plug Ule AJl al - Ml gw ul W 53: JB (ceri olusdg ) 
JI Say yo Sal ml will na Jas le € all ag sa Sby « Ula ". 
Dalam surat as syams ayat 8 Allah berfirman : an 
klssi3 b5539 Gag)6 
"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya." 
- kitab tafsir ibnu katsir : 


p33 lo adl bolang «dl Ig SI, lalgtig d958 ol daa) : SI ( lblasig d,953 sad) : Jg39 


IleAllg « d5li89 « Sdlso JB ISS9 . All 4S Ld om (Lblati9 d953 LgogdB) : cubs ul JB, 
: Sogilla . 
blgai9 d929 Ld Jas 2x5 al J3. sada SIN lead 1 uya J9. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/959854934037315/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969788249710650 


4471. TIDAK AKAN MERUGI, ORANG YANG 
MENUNJUKKAN KEPADA KEBAIKAN 
Oleh : Ust. Mas Hamzah 


Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : 
Raba Cpu Eys3 ISD uu gol JB ole JB gi dcB ,3I Jis A8 13 ale Us Go 


"Barangsiapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala 
pelakunya, atau orang yang mengerjakannya". Abu Isa berkata (imam tirmidzi) ini hadits hasan 
shahih. 

- kitab syarah sunan tirmidzi : 


Sl (A3) Ulgig 551 3 loo Joc gl dc SI (28 ade) WUSII al ALAN gl Jadi al Jab «si (due) 

sa dal yo YAI Ul US yo SI (cb al Jie) Jala 
Sabda nabi : " Barangsiapa yang menunjukkan " maksudnya, menunjukkan dengan ucapan, atau 
tindakan, atau isyarat atau tulisan." pada kebaikan" maksudnya, ilmu ataupun amalan-amalan 
yang di dalamnya terdapat balasan dan pahala." maka dia mendapatkan " maksudnya, orang yang 


menunjukkan." seperti pahala pelakunya " maksudnya, tanpa dikurangi dari pahalanya sedikitpun. 
Wallohu a'lam. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1041428762546598/ 
www.fb.com/notes/1041424432547031 


4508. KEWAJIBAN MENJAGA DIRI DAN KELUARGA DARI 
HAL MAKSIAT 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5087 


2 Sunardi 
Assalamualaikum. Apakah kewajiban istri menjaga rumah, juga termasuk menjaga anak dari 
kemaksiatan ??? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, disebutkan dalam surat at tahrim ayat 6 : 


(58 Kubis Kuil 198 Iaiol Gasil bal G 


Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
- kitab tafsir ibnu katsir (8/167) : 


ale pare luyg 4 2d obg « dil sol gal sis Ulg « lil Innao ye Adlgig « dll dclby pd ol, : Holi JB 
clgic ag 29 « leic agic3 « dmn WI cu, 15 . 


@otadah berkata : memerintah kepada keluarga agar ta'at kepada Allah dan melarang mereka dari 
bermaksiyat kepada Allah, mendirikan kepada mereka dengan perintah Allah, memerintahkan dan 
menolong mereka dalam menjalankan perintah, ketika melihat mereka melakukan kemaksiyatan 
maka cegahlah darinya. 


mao All 653 lo p0423 « Ailolg « dal, yo Adi aku ul akuall ade H3 : Jiliog « JA JB IsSag « 
ac dil sales log . 


Dan seperti inilah pendapatnya ad dhohak.mugotil : hak atas sesama muslim adalam mengajari 
keluarga, kerabat, pembantu dan budaknya apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka dan 
apa-apa yang dilarang oleh Allah dari mereka. 


ul 01 Joll ago Cyad yo « .Saopilg « aglb gg « anal lol ola, SJ Cuaadl AI add iso 503 
gw Bo ISI DXOJL small Tg 20" 1 - plug ale Jl lu - Ul Iga JB : JB» uc. Al OS Bau 
gl S9,g. Cab Cas 199 : Sio il Jia « ssls yul baal Ika. " gac 095 220 toni ac Rp 15 «Gaia Ya 

Is Sio - mang le AI ola - gih YS « DS GS «ul YSS Ly GAS CaS yo dg 


Yang semakna dengan ayat ini adalah hadits :Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : " 
perintahkanlah anak-anak sholat ketika sampai umur 7 tahun, ketika sampai umur 10 tahun 
pukullah dia jika meninggalkannya. "hadits hasan riwayat ahmad, abu dawud, tirmidzi dan abu 
dawud. 


dc lallg « islsdl dc yoimo 99 gu SS « doll ade J Luas dd y3SU 5 awali 98 IiSDg : selesai JB « 
Hal Wlg « Sidl Jj39 « dmogall dilsog . 
Fugoha' berkata :begitu juga dalam masalah puasa agar menjadi latihan beribadah tujuannya 


ketika dia baligh maka sudah terbiasa beribadah, ta'at dan menjauhi maksiyat serta menjauhi 
kemungkaran. Wallohul muwaffig 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1044349882254486 
www.fb.com/notes/1060268137329327 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5088 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4509. MAGOM MAHMUDAH 
PERTANYAAN : 


2 Ikhlas 
Assalamualaikum, mau nanya, kalau magom mahmudah itu apa ya? dalam doa habis adzan 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Terdapat perbedaan pendapat ulama' mengenai tafsiran magom mahmudah yg diberikan keada 
Nabi shollallohu alaihi wasallam : 

1. magom mahmudah adalah syafa'at untuk manusia dihari kiyamat, ini adalah pendapat yg paling 
shohih. 

2. magom mahmudah adalah pemberian liwa'ul hamdi oleh Allah kepada beliau SAW dihari 
kiyamat. 

3. magom mahmudah adalah Allah mendudukkan beliau SAW bersama-Nya di kursi-Nya. 

4. magom mahmudah adalah Beliau SAW mengeluarkan orang-orang yg keluar dari neraka 
dengan syafa'atnya. Wallohu a'lam. 


- kitab tafsir al gurtuby (10/278) : 


Jla3i das yi ole dgomoll alta 89 isl I590m0 lokio el, sis » Las ds Vs : WW : 
gac ad us SE uno H9» bodi 5 daur JB , dobill a99 yul doll - Lesu! 389 | Jail J 
said! adl Arta gi si «gal UNO L : Jati Lani gus Gol JS Ls doll a90 93 ll y al: JB - 
oo - 3050 bias JB yail 0 alun TUK 433 . »gomoll sial dl disuu aga Sr » akug le Al lu 
Isi ebay gatul dl 9s mol Usild LAM Ol sa mL ale dobill ag US ISI : JB - dug le Al 
sungay Sule USJ9 led cal Jas pul ul Usil AU Jul il3 - All Aula - ayal ubo ASule LSG ld cl 
Gua VI ViaS9 AJI 29, uuls - pall ole - suga pulo S9 ld Kaul Ja19 s0 ALS AI pul ul 
Sg),g9. Cydoll S9 . . AJ Ul Ja3ls sig - aku g ale WI alun - Sony AW KSO ld Kaul Jp 
loko el) Jisu y A Daan Jg3 9d - Ig le dil al - Jl Jom, JB: Je 3d yul ye Sol 
JW yo SSI PNJ JG ol dl. aan on Luas id 1 JB dell 9D : JM Leis Jim Id 9020 
Gaal lg (8 SW SLS ) 3d ob, 389 . ala 0S. All uc og sala JB 5 & 51 yo Miclasn 
Magom mahmud adalah segala hal yang bisa menarik pujian dari bermacam-macam kemuliaan. 
- kitab tuhfatul ahwadzi : 


AJI ade Lung UlolSII elgil yo sonll Calay lo JS 98 Hilbo 389 A8 ilill anoy SI (Isgnxo lolio) 
« Gisul sis0g « du Jgzio dil dc gl « @o3l iso Gisul you2 gi c Ibgo-o lolio do3ld doll ag Usul «SI 
abcl 

- kitab fathul mu'in (1/156) : 
doliill aga sll Jund 99 delidull ato pgmmall aliall 9 dial 453 d5» alel 58 dlu llg 


2 Anake Garwane Pake 
Wa'alaikumussalam warohmatulloh wabarokatuh. Magom Mahmud adalah syafaat . 


595 lo Si - LSI Ja deal LL - delaalla dual Jal sliicl Jarot 20 - LSI... 
& adal 0 ad yabll gai0 ey owl ul dil Ld mall pliclondlo dad Jal sticl Jawi & dian 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5089 ) 


doll 9d d goda! aoi « ul 98 595 lo Gu (1184 vo| 

2091 - gal Li: JB 5150 ul La guci li: JB Sgsull Sono 4 Jl uc Li : JB ale up cmwc Lil 

AA yess ih 
Na La NAN an na NN 
Isi 205 ust Csaw : JG lc og pdl US «pal 0g Al LaYA AI : 

(sll Jl Areal Lagi is Ul gasal JNE L : uslsiu Lawu gai dol JS Us u9 mon doll ag all y ul 
»gonall aliall WI disu a95 ella « dag ale dll oo). 

yo5S1I yul Cys yo Su ss. 

2093 - yaa W : JB BII cuy 0g Sam0 Li : JB yetill das 0g San L JB saw yawdl uu Sa20 Ul 
Ul 1 LS 3 WI 0 4 yan Jl MS US Sad ye Sanji uc US ya ano L 1 JB) Mc 
Ka “JB plug Ale AI ala All Ig Ul Ello 1 Sc: 
(ol Ul sks lo J93 383 Ai «el LAS Wa gu) wugwSU9 Ji ale wiolg Ll 9S dobill aga aU Las 
Aga! pall ig « Jadi) . 

2094 - JE Gilsuul ey pad ul V : JET 1185 206 | 4 usia yo ol us Sos Ul 1 JB yaius Ly Sos Li : 
Td 0S Ud us « Glbul ul us «plis up Ml Mc US « dok up los bi: JG Jas owl 3 K90 Li 
JB akag Ole JI al Al Jaw, Ul : 

(ud : J930 om0 b : Joid caca aggomug «mall dik 519 Mas 99 dolill ay yul WI gaby 
»gonall pliall 989 « Culleig LS 5 era 98 SIG ebagug ) 

2095 - Sago vy Gas Jl uc Li: JB ulu vp Sos L : JB ino y Uc ale Ul «uc uy Soal Ul. 
JB d3 Uc 4 Iko yg « Gilbaul yul US « Uliw yg: 

(XI yati ASI X « agils OS 9S il alas mall addting £ ala agan S1 da2 G3 Wi AJI gosy 
lg elady oa Sruc «CD yo Sagallg « brg 99 SI slaagang elu : J988 « x050 bi SL : JB sb 
S3 SU pgoooll alioll dg Kl D7 Ulu « Sa na dl NI dlio Llo X9 00) « anjk 
.((Isgnx0 lolio eh) elisy ul wwe ) : All 


2 Akhbib Maulana 

Untuk mendapat buah dari ibadah yaitu akhlak dan untuk mencapai magam-magam mahmudah, 
ibadah mesti ada roh, mesti ada rasa-rasa, mesti ada penjiwaan dan mesti ada penghayatan. 
Salahlah orang yang menafikan amalan hati dan amalan rohani dalam ibadah. Kalau amalan lahir 
sahaja dititikberatkan maka ia mungkin memadai di peringkat syariat dan tarigat yaitu pada 
peringkat ilmu dan amal. Memang itu kerja lahir. Tetapi untuk mendapat hasil dari ilmu dan amal 
tersebut . supaya ibadah mendidik hati, amalan lahir semata-mata tidak memadai. Dalam arti kata 
yang lain, untuk mencapai magam hakikat dalam ibadah dan amalan, itu bukan lagi kerja lahir. Itu 
adalah kerja hati. 


Sans lola sb) dian Ul ang Jl BU 4 44339 Jill 53 


Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah 
tambahan bagimu: Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji. 
Magam mahmudah memiliki dua pengertian, bangkit dengan perilaku terpuji dan di maknai secara 
dhahir. Adapula yang memaknai syafa'at. Disimpulkan bahwa ini menjadi harapan yang akan 
dicapai manusia dalam perjalanannya menuju Allah. Wallaahu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1045588858797255 
www.fb.com/notes/1060275957328545 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5090 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4534. PERBEDAAN SUM'AH DAN RIYA' 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Hidayat : 
Assalaamu'alaikum. Apa sih perbedaan Sum'ah / axow dengan Riya /sb) itu? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam, perbedaan antara keduanya adalah bahwa sesungguhnya riya' 
berhubungan dengan indra penglihatan dan sum'ah berhubungan dengan indra pendengaran. 
Wallohu a'lam bis showab 

- kitab ihya' (3/297) : 


Elawdl yo dita Seowllo H3 Jl yo Sao 2U3I UI Je 
- kitab faidhul godir syarah jami'us shoghir (2/122) : 


iolall Lala Asin Bliiog sollg EL su (ella) yul Anus Jab gili 9S. m2 (Arowllg) 
dll gl Jasa ul elJl9 Langit ga Wisnu ai das Ali Joss ol dnmwl dgson said lal yul 


- kitab jam'ul wasail, syarah kitab asy syamailnya imam tirmidzi (2/168) : 


ud sol Jail dd Kode gia Lao gd9 sWL Auwi yS9 B50gl (A8 sb) Y Las) m2 SI (Asal sell 
sol ds log « damall yo d505 Ale A99 «Ondel yo ya23 gal 13 4g « Leba3 Lo d yu J9 AI CR 
Io adbl.9 Selo Agailay vaWl JG Sel, lu : JB wigull ul go Uas Uas sb elug 1 Ungall yo 
ul Sel, Sely yo Curl yg Ja elL 59 lail Hill ale LI Ul ola Yg giil Kiss Ulil ale 
0d 1 Jl 4 po Su gus paA (Atom Ng) Tobiill aga pel AI sesi Yull OLyy 9S) Doc Jac wos 
berowi d ppi danau S3 0 SI «0 Al Row Row 0 ! Curas 999 « 0952049 yuli Ammu LSI Aom Sl 


2 Opick Syahreza 


Jala W sale giland ( Is AI al 3, AT As Wale Su) Wols #3 ls Is) ka) 453 pil dg Vael) Knala8 Tawan yA 
Ibluys let danang! CD Lag sllasand ap Unaiy lagaPi gus y0y lara BJ srndaga Ap AA Ly Uap Ah Umard lap jiludg 
KM) 3 Yama Y 3 klawas ) Kena (hurarA K3 gd ala siiga ph )lo Lil ps guman gl yA 9M3 19 atigadl Ii Wale sal 

salah Uks) jilisard salah Ucap « 9AMG SSL) Lana” (AS Jana (UM 20 Jak (Sai) lh an Saad () C 

Um al naa kamal 3 BJ Ni Lg yo Sai 

AA Burar id SJ Lku Udan Hanan Se Sa (Ha ya S0 Ma Ba Wa A alalin TS ad BU 5 BM) Lu manga Wala, 
masal D9 M9 Tea slag Snnp 83 Wa JA Ky SR maap Uaya SY Lx) ia Kal J ILaguala iaagl ly aa 
llla Hal, ate Ila gn Hanan LLa83 gt) NA 2 kkal I3g FX) Kisa AI Ja yan) gili LL, , lek, AI Na 


islamport.com/w/srh/Web/840/16282.htm?zoom. highlight#4C7 #XE14D3KE3NDAKCI 


saU TJ Wants ly ay swag snap UM AA IU Su Jl Aan) jl di) sat Jess Oles UM Jo Sa Any lo SAS) sad 

al pale Vsel Kal 3 yana yA Kl ya Igl Samson gl (7 Usage Jul |Na 44 ( Is ak sawlop Slaa la aje )a) sik JNE 
Ala Bg 4 lerakoga Iatiig yA La ye Aadiatage any Wil ya AS pp Usia, | co 156 TS UAS 4g 1 Uuard Io maag Tega 
FAN sai Al an W sale BIO ia maha ale guard Ag UM yulia giaped AKA bualp Sea Sial 3 9 alay sal 
Anima lo 8 by Ai ra Ie 235 Jalan Wira yg 18 Asi 3 & Ya 3 8 2445 (Lara AA JA Jasals Ka) ulin 3 lay 
SAN Hua : IS) mat Ki KG) Fa li 6 24 15 Isian JA SSL al As) Sy | kelak JA snlad cal 2al Va ala PN Wulla 

hai 905 A Lag) AI Ha la LaA Iaaado IYA 3 AL» (Ysals dala, - )se e (3 Is Ay) || auad su by aga 
(BA ina 4 Mawar lu Mad BPA bae) La R9 Mad SA yaa Iis 15 3 NG, - 8760 Jaw muara Ilanad 


www.islamuna.info 


TASHAWWUF | 5091 | 


So (Ai AS 7 Sl ag AA Ia ca) pang Isy Jala) |Ha ( Is allah id ILaxs j3 Lal Ar Aa 1YSa pe baa 
JA ( Yu Ia 5 Utuala gbi ya Mb png gila gIS SS JUS ya NW abg adl ls « ba) ago al Yamiral ) Ny Snail 


islamport.com/w/srh/Web/1227/3834.htm?zoom. highlight#4C7 XxE14D3KE3NDAKCI9 
LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/991945350828273/ 
www.fb.com/notes/1079378342084973 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


DO'A WIRID 
SHALAWAT DAN 


5094 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


27 DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR 


Bab ini berisi dokumen PISS-KTB yang bersangkut paut dengan wirid, shalawat, do'a, dzikir dan 
amaliyah keseharian lain. 


1918. HUKUM BERDO'A 
PERTANYAAN : 
Tarkam Sriatun 
Gimana hukumnya berdo'a...? 
JAWABAN : 
2 Khodim Piss-ktb II 
Budayakan salam sebelum posting 
tang pls Ol Hail Hilaad ya el Hy ya slalu! palang Upaealg eladil ade (ol Jesll CAAN of eh 
"Ketahuilah bahwa menurut pendapat madzhab yang terpilih yang diikuti oleh para fugaha, 


muhadditsun, serta jumhur ulama dari semua golongan salaf dan khalaf bahwa hukum berdoa 
adalah mustahab | di Anjurkan dan Mendekati Sunnah |". (al-Adzkar him. 395) 


2 Abuw Luncur 
Hukum berdoa bisa berbeda tergantung cara , dasar dan sasarannnya. Misalnya berdoa supaya 
orang kafir masuk surga hukumnya haram. Berdoa dengan doa yang ma tsur hukumnya sunnah. 
Berdoa supaya hidup enak, kaya raya, istri cantik, dihormati org, dan tidak prnah prnah mndapat 
kesusahan apapun hukumnya tanda tanya (bagi saya mungkin makruh). Secara umum ulama 
berpendapat berdoa itu dianjurkan tetapi menurut sebagian berpendapat tidak berdoa karena ridlo 
terhadap hukum Allah lebih mulia. 
HA PI, OS el tele Jas of 3 “dl Gala 1 JB As AI aa" Gi —l ui MY Il" Ga 
la AI JP as UBI Seal BI, (2) " Aolladi ya eleal " Giladi Lado to elo "JB ya. 
Loyy dil eleo lo OS Haa Ig tah MAAN Ag Ga Le Ly CAT SIN Ola LB plg 0 Kd HAL JG, 
Lea par ag dala. 
JII Gan Ag 53 yag KS ya Jd elo JI jam Cd Cile OLI Jas Of Ia el JB 
Jong Why cat dal elewB tele JP BLN A3 G3 ang BB EL UUS Sa Ela tep gay tele ya it 0, 
AO OK II UE, 
2 Abdullah Afif 
Di antara gashidah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad 
PE gd ES 
@AD KAFAANII "ILMU RABBII MIN SU'AALII WAFTI@AARIY. Sungguh telah cukup bagiku 
kepuasan dan ketenanganku bahwa Penciptaku Maha Mengetahui segala permintaanku dan 
usahaku 
SBL Ja Ialah 


FADU'AA'II WABTIHAALII SYAAHIDUN Lil BIFTIGAARIY. Maka do'a do'a dan jeritan hatiku 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5095 ) 


sebagai saksiku atas kefakiranku 


dst. Wallaahu A'lam 
Link Asal :www.fb.com/groups/piss.ktb/4770147223213411 


0150. Adab Berdoa 

PERTANYAAN : 

Tommy Sumardi 

Assalamu'alaikum wr wb 

1. Bagaimanakah adab berdo'a sesuai dengan tuntunan Rasululloh saw ? 


2. Apakah berdo'a sendiri dengan berdo'a bersama, bacaanya wajib beda ?? semisal 
"allohummaghfirly"...kalau jamak "Allohummaghfirlana"...nyuwun pencerahannya. 


JAWABAN : 
Agus Prayitno 


Maaf, setahu saya, ni artinya saya dan na artinya kami, makanya kalau doa bareng harus hati, 
dprhtikan ustadznya doanya gimana. misal allbhummaghfirlanaa kita amin, tapi kalau 
allohummaghfirlii jangan diamini, itu ustadz doa wat sendiri kita disuruh mngamini, terus kita dapat 
apa? makanya lebih baik doa sendiri yang tahu maksudnya, sesuai hajatnya. mohon koreksi. 


Zaine Elarifine Yahya 


Saran seseorang itu mengenai bila memimpin doa dengan menggunakan kata ganti "kami" « 
contoh ihdinaa...? itu benar adanya.. namun bila ada pemimpin doa yang menggunakan kata ganti 
"aku" « contoh ihdinii...3 sebenarnya hanya tinggal diniatkan saja kita turut berdoanya atau kita 
baca kalmat yang sama dalam hati bila menjadi makmum atau penjawab doanya. Saran dari 


Sandra Al G, buka http://www.alifsufi.com/artikel/tazkiah/adab-berdoa.html . 


Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb 
Bas ag alel celah 


Oa Pd Ly & AI ya Read yag MAN oya Ulin andi Uya AP pp Aa el SBI aileul aka yu of Ja 
CA Aa OP Lia ale” IPAL IS Ela AI Ipa pel) Ale AI el JB Ug jiki B Jom Yby Oli IE Jab colek 
ker JII JSI Iya Sao IPS iB jiki 0 Aalae Gel 0 Anta Gyaa oya Jen 3 52 Jis AI Ja 
ita D8 yan JB UE pelas 3 dal Al laa caying Ol Jaa II Bj al San ca dala Gita Cd Jl EL Fs eh GNI 
Bwib 3 gl dry PA jl dile O jaga Ol) yaa pdl LI) 3 (3 di J3 pam Gs 2S 


susi Hilar3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5096 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jing Ia AI Jaman G Dia! nj Ae gai laa All OP d0 AI Gay Ba al JB Ra Pl JI pesia Ol GUI 
Hal SleNU Salad lelah por 3 Ela SDI Ul Ale JBy Lead eleUlI | paste HKN Ol yha AG) Juna Edi J3 
DA yha 


By da3 gal teryait DAN BABY OISYI org elo Cgakon (P2 NN RABYI OS YI org elo! eka y ale AI oke IE, 
Oles Gal Ar PET Sisala AL pall olgay OUR ooaly SAS Gaal Aka Goal Legukon oya dimony Ska jly AAN, Ay! 

JB Giaa! terpa Aya SY (dll Kegan IP 5 SAY (Ala Ust peka 3 dala AI lo Juy |) Anna SM, 
cg padi Ay SI Lah SY SA II SENI B3 sera Bak y IP Ah Bola Bana al La ya Mer al ym 
PAN Jalla Kayla Oglay prod £ Lasori Sby Anadel pay 3S pyg LA pi Uya MEA Mn ay Cal slisa 
Leake peta! alas Y JL al ya Upah La ya SBY Sd Clad Jah Iii Jor 


PP op JAN OS LO pl le AI la Cal JB di AI ag Baya gal IU elerYL palet Liat 3 pdl Ulwy 
lg ele eya NS Joel yag day ya Hell USU La Kol Baya al degan IP eka ya Ah Ng SU Joel yag Jer 

LB bor PUS, OA if of eh GL JB Al ea 3 Ale AN ke ai ya Lagi AL gaby ala soal Gang II pakem 

PA Of eh ai onlen al La II SKI Seng OT ad MP e LAI dah Ldr D yemaad Lely Jl HJ Aa Iyaled p SI 
Vena eka d0 pet LAU laorla JUS, OLI // 


Sha Ale AI Gale AI yng ORAL At yr lor yng Abal YEL Su LL dala Seng BLBI Jaana yaaa Ol LIWI 
Apt Hibah! Gl pan Aale SI Gl A1 Ing Ol or Kader II om LP Ga yA Jap P3 UAN Jail Rejag SBI 
balut Layak ya (dlenidly LSI, LIA Jl yap Jp 09 pelima don pel Laga pw Lap Ga gada Jp dy Uki Jaktadly 

SU Aleryy yaa dai Bp Ob 0) LS Aa oa 


Like Lag OP Al) pogaal Ugad) IL ke ya Pang MS GP SO pekan y Ale AI lap AI Syany JB Olaku Je, // 
doll opal dino g Sa jl dala pal dor pel Lip dy OP Aga gb IS) Ola ea Peta CS PI ol Olah La 
Lag yes JS gaun salih JUY SU, /F 


dah Su DS ai tenan IP Keno petu Yg sll 3 Aakash PL Ga GP daki aa OS plus y dee AI Ulun il Gas yg 
Inka SI Ale Gita Saad, Anmph pda Yg Oj3 0g) pelana de1 pil Ann peta Yg elo 3 Abah Oola Ga GP 


Am pak y Ale AI ale Ji Unila! Kernobi metug yua Olah le ya peka y Ale Ah elo dil ate ay nga pl SyuI 
Ig Slmi dan pl Aoa oat pelu y dala AI ala AI Syuny JUS Oral! Asy you Ulil de pa nya al Lado IP Anh 
Bao Gde pal SL II SY eren JB) (SW) dora ly cymo 

SP) 3 Jb slawi! AT 3 dgan Lah peak OT Get P JNEYU Jas Ol Ja SAI oa Tab da AI ah elo al JB, 
AI Jyary OS yag Cegah IP A23 LA Tema ge Wr dell Asuka Aka 13 lan y al AI oo AI Sya, OS da2 AI 


Dat! DSN Knp JBy Gala! terjait dong LA Tamat Cam Wr | elo 3 dada Aa IS el y dala AI la 
Hard gay ade Su, II 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5097 


9 Ade ale OS Gaet goal Cake IP Agen Gde WB Lahalas Jaony dai pad Le ISI peka 3 dala Ah ala US plat ul J3 
Hard Aing KS 3 Wa dor Ageng Gde U Laki alar Juang dai pa Lex 13) elu II 


AM elea! As slama Il aga gb) oa ega Ong pel 3 del AI Clan JB slama Il oa da Yg Ad lt oli 
Ul Cak ya pelan de0 pt aral il jl ole due land II djlaal gd) ye plail ongsid Esa II ma La ika 
2Vuali 3 elewll aus Je 32 | 


AS) AS AMAN oya Upio Lali Ab Jguay Ha Leaa3 JB GAS gaga Ul Ol Gg) Uda Aeileal Oa Wal Gain AI 
Si Uggas SAI IL HE eno add OS ASI Of Gokil Upah La akar y dal AI en ati JIE Ba Iya Oei 
SAM) BEE ga ale Gita ILY) el adl gs SBI Of Gal Lal be SAB Laga gi ae IN SA Bl og 
aga Y Hnakl S3 Il /I 


Yg Ella KEY, IM Sp GI IEbe tega JP 6 SE YY Clan ME YY Jne Op Bun on) Ae oU, 
SIA A7 SSL SP JB Ea (andi deler el) Ai le Jon 3 j0 Usil A3) Uileap AI Ale Gia Sila el Mv ce 


kake y ena (SU) Naga Jor 3 j2 Jy Lain 


lay Ale elo JB dal Y HIS, £ Hate Jl 034 Ol gai ANA Jl OP slow! 3 memaadi HK Y Of al 
Ol ogaly doel gpaly dala yah don pil yeball Rul) Gg elewIl BU yakin pp Oya Canada IP SI 3 Ong P3 O aan 
Ai ado Le mai (Sy Iggal Jr y s0 JB abg II Jikka uya dl Aa Lgkan ya SU 


deiis Y La Illad ileo 3 Can BEP DN goal JIE Y Of GS Alma U MISI one J3 opal CL Y 

D6 Ia adl JAN Jis SPA 3 ed LL lala Oh da0 AI ab) Bln 32 Say WIN el yak dot JS Lah imulu2n 
ABI Jia OT Sal Kemana ee I memly (SU pekaa 3 Ale Ab Gala JB AB ella! oya Iyan gm Oyiat HS Ugs 
sea 3 memadly S Laakor II Jas Spb oya Le HB Lag JI ya La Sela Jas Jah oya Lah HA Lag Al JUL al 
desy Ip 0 Leah LB Lag JS oya Le Sel, Jiaey J3 ya Leah DA Lag Adel SUL G) el Jaga Of SA ah 

Y ly Ale AI elo AI Say Dlonot Korlga IP dee sks ya pemaadi jBAN yeeS al Palet, Gledl IAK up 
SI SL dag Jet IL Sala RE Ly oya Sin YI pu JUy dd Sail SU, dorla ola SMS VI Ola 

cal) Aa Agil IL AI del dl JUS Tomang yaa CA: Jalla ang jay oyellly sleMII 3 Ogatn pp dlu sel Go Il op 
IS aga Oya Aly pe Utiy bil Kali aga Lonsad Y pegi! Uyankor Uelasrl ebi Aly Ae Aaja Lay yOu gamma! La 
Ailey Sy D2 OS ost 9 Al 


GWEYI , dm Lai Olah NY Jas, AISI Oh ge Hau J8 


Mn BEI Ia OP AS Boga PT Any Uya Lah OLS gama JP SL 3 Ogaaja Y JIN ea! Of Jay 
SUS ja JST Gale Asal ja 


AI ee AI Syary y2 Boyl Reno ai V3 AINI A0 wall HL Y SUS OB SI ya HKN ya memadh ALAN Of ely 
CA aa Dl ga Tebel Aan pg oya AI SMU pelan 3 dala AI Alap Aya RA pb GS UI jie OLS peka 3 le 
HI pg IA Aan nat AI Mila tega (PA Le Jis Sl 20 pay BL SEL Cah yemdi SY 2 ye 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5098 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lang aka opal Layak ya lal dor pel Up La Jai Cl) yag parny Li 2 send Unbghi Demand SAI) Syed! UAN 
AS Ay HE HP Lado JEy Il dilan aa Dago Ugalan SIS IM ya PP KALI Iga elu y tal AI l AI Syay 
PPI gi Ola mai Igo ya PU Gde petis SMS Iltal3 (PI BASA so NP ae 

Pe PA din yaa ya | Had HI) pama 


Baal Jar je Ih Lang Leby Liyotay La 3 Oyenlas IS GA las AI JB Ray REI gd gr pal 
CL Ska Tag Ad Kn Ts egakon JP A5 yi praang Gs SNN Talas AI Kama SI pala y Aa Al aka JB) Aeon Leni €S) 

Ay SAI Lena SDI ale Kom Tata Al IS id galon ya ago jl lina B Ggabeal pgn pal dana A0 pi ea 
Ay End GNI Ale Nah (Gakag AI Nilai ASEAN Jis AN Of Ralat Ul abon ya Uleel, So me Ui eat ybs 


Harap Waiag yo el ol cet ab II 
dad oplory Gakang dar YUL Ody lea (S3 Of palu 


SAY BB BLN pad LES OP Ab ata OLI APN gl! Leo IP SAH Ji Y el 3 ale AI Geo DI Iya, JB 
Bi Lae oya dala Gita 0 SAY dB JLN pad ah Ol AI el ah OLI AI al SAH Ja Y cas II 
(SAH Len Is segan IP 2gb Aabelan YAI OP JI #irali (SAH Len ISI pala y Ade dl ale Al Jyay Jey Il 3, 
Dg ya ily AI Ip! pekan y dala AI ale ey II Boga Il Lada oya Oles opal terpal ea tabolan Y AI OP LEJI bank 
YA Of Ipad Telor YU Ogiya peily Ah Ugal Cagato () JIE HB oya leo pt Y der 3 j2 AI Of Iyalel, leh 
SA EP 4 2 ig Ona YI peatitama IE9 SU Kn JBy By Gd Ltd ya Ga FI don pil Ja AB oya elo Kuping 
PPA OP dadi oya pala La pl oya AS kami AA Y Aina j3 Oli lay /) Cegah 3 Sirip ASI SB 3 ma! ola) doel yag 
Leo Les IS) pel y Ale AI lap OLS uya LI JB Ogins ps db GAB Ko) JB SP AI Aan alel HAN pb eleo tebet Jar 3 
aloty mlam ola) USG Jl dls If) USG Leo Len 13) pel 1 Aas AI Ip OS d yrana pal Cakar IP US dl dlu II, USG 
nia pi Sya A3 Jah Jang USAI Ang ea 3 ale AI Gak Opi en) selatan Y Ol Gasa |) le gi 
ala Gjhta J Hemtang ld Kya Jgkah Jonas | Le SAHY Pleninng Lea IN KS pai SIP Iu AN Jlub yen lb 
Jb AI ESL aer) pera Uly Gatlor Lag oran dina ppt laa Jon 3 0 A1 Ill Gl asam Jey II Saya al Lal ya 
eU ia Ol 

oya das Usil yag WI Arang GI Kabel Jialh ilorYI SA Ulama dp) (Saat dl If pala 3 dala AI ee IU, 
og bali 0 dianiy SAI adil Ja diler Yi Ba laa (Sol Ill 5) tega |) le IST de Kab Jia US 


Can Uya 03 oli Ba Ii Lan oya Il yGAII 3 dita! tera Il JS lead dabel Jia 2 ob WI ya de Ulat 
Sarup Olah Ona as3te |) 


Tita pel 3 Ale AI elo AB Syay ant Ag SU ya Raka JB Jl Taka DG Jr 3 j2 AI Sk elo gatada Ol al 
ay Ale al AI Syay ntt Lag SV yi Rakus tegakan IP Kla PI dal YG) Olbuya Jis dontital Y) elo 
ABI) op AA CAB Se YI men IU) Sy aa don pil Cola ENI al GI) Olousa JBy doel Y) slow petitay 
alay Ala AI ola Gi ale ALA Tkala orlow A01 Ily OT oya db any GUNA Olga gal JB II 9 yel Ain Gladi 
Lagi La gaa Ol yap yag UNAS Jaka Jar 3 ja AA Ob pala y Ala Al elo GA ke BILA Cik terlalu 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5099 ) 


KET Il Al OP le BN Ikut Zorlo Jar y j0 AI il II JB dl gala y dala AI bo DI Say ye EL Sya 
Of ya ST Il Al Op de INA Iyo orlow AI pillun IS tegakan |) SPN dng Wilona Uogorloe Jiang Ol ya 
SN ga otg IP edi af de Bahaya Ula benda adat) SI dy Mlm dad Cor Ily 


BA Ki ya III abi MSG Jor 1 j2 AI de JUBYI, PU yg Raga Telor 3 JII yag bd HI ag Alli 
SEP PI day Ale AN he AN Jyay gaya AP de Apa Lama Gill Knlot JB dil Jen YP AS ye Sam UR 
Kempmiaa Y Gl Olla Ala Ganga Il Jong JAN IE Liang |) Aja LD CP GP Nang pe Sintang Jl yah 
koma! 52 SU Gan ya be de Jar 3 j0 AL ng Liat ya Mer GT YA yag Hy nya Jis PE Ka) Ula gd Ny 

SAI take Iles AI JB Val Rage! 2 pearl SU) JI Inai Jln cod smga JW LE OT, 


2nd! Lake Il AI Goku Jati al Gad SUN JUS Ngiandad J3 yah st la ya Ll aj Bell Jan ser hara JB) 
Hae Il Al Jail cast EMS OK aeslb Jaly asli Jai Jus slawi 3 yag M3 Ol jak HS Jd ang 
sawi 


Imam Abu hamid al-Ghozali berkata dalam Kitab Ihyaa' 
Adab berdoa ada sepuluh ringkasannya kurang lebihnya begini : 


» Hendaklah kita mengamati dan memilih waktu-waktu yang baik dan mulia untuk berdoa. Dengan 
berdasarkan hadits Rasulullah Imam al-Ghazali dalam Ihya'nya mencontohkan bahwa waktu— 
waktu yang baik itu adalah seperti hari Arafah, bulan Ramadhan hari Jum'at, dan diwaktu sahur. 


» Hendaklah kita mempergunakan kesempatan berdoa pada keadaan-keadaan yang mulia. 
Dengan berdasarkan hadits Rasulullah pula Imam al-Ghazali mencontohkan dalam kitabnya 
tersebut bahwa keadaan yang baik adalah seperti ketika berada dalam barisan (shaf) peperangan 
(jihad fisabilillah), ketika turunnya hujan, antara azan dan igamat, ketika hari kala kita sedang 
berpuasa dan ketika berada pada sujud sembahyang. 


» Hendaklah kita berdoa dengan menghadap giblat (Ka'bah), baik berdoa setelah shalat atau pada 
waktu-waktu lainnya, begitu yang dilakukan Rasulullah kala Beliau berdoa. Adapun jika berdoa 
setelah shalat fardhu maka menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy dalam kitabnya 
Fat-hul Mu'in, bahwa menghadap giblat hanya disunatkan bagi selain imam. Adapun bagi imam 
maka sebaiknya ia berdiri pada tempat ia sembahyang dan menghadap jama'ah jika dari para 
jama'ah itu tidak terdapat orang perempuan, atau sebaiknya bagi imam berdoa dengan 
mengarahkan pihak kanannya kearah makmum sedangkan giblat berada pada pihak kirinya. 


» Hendaklah kita berdoa dengan mengangkatkan dua tangan kelangit (keatas). Menurut Syeikh 
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy dalam kitabnya Irsyaadil “Ibaad bahwa hukum mengangkat 
dua tangan itu adalah disunatkan bagi selain orang yang sedang sembahyang dan yang sedang 
berkhutbah, adapun bagi keduanya maka tidak disunatkan mengangkat dua tangan. Dan tangan 
yang diangkat itu adalah tangan yang dalam keadaan suci dan diangkat sampai sejajar tingginya 
dengan dua bahu. Adapun tangan yang bernajis menurut Syeikh Sayed Bakri bin Sayed 
Muhammad Syatha dalam kitab beliau 'anatuth Thaalibin maka hukum mengangkatnya adalah 
makruh walaupun tangan itu tertutup. Dan jika adalah hal yang didoakan itu merupakan hal yang 
sangat rumit dan mendesak maka menurut beliau berdasarkan al-Kurdiy bahwa tangan itu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5100 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diangkat bukan sejajar dengan bahu tapi lebih keatas lagi, sekira-kira tampaklah putih-putih 
ketiaknya. Menurut Syeikh Syihabuddin @ulyubiy dalam kitab beliau Hasyiyah al-Mahalliy bahwa 
telapak tangan itu dirapatkan dan sebaiknya dalam keadaan terbuka, artinya telapak tangan tidak 
ditutup dengan penutup apapun jua. Hal itu kita lakukan sebagai isyarah kita sedang menadah 
pemberian dan anugerah dari Tuhan, dan dalam keadaan seperti itu maka pandangan mata 
ditujukan kelangit (keatas), sebagai isyarah kita memperhatikan rahmat Allah yang sedang 
diturunkan, dan setelah selesai berdoa maka tangan itu disapukan kewajah. 


» Hendaklah berdoa dengan suara yang lunak dan sayup. Yang dimaksudkan disini adalah jangan 
meninggikan suara sampai terdengar oleh orang lain dan jangan pula mengecilkannya sampai tak 
terdengar pada diri sendiri. Guru besar kita pembangun mazhab Syafi'iy yaitu Muhammad bin Idris 
asy-Syafi'ie yang dikenal dengan Imam Syafi'iy dalam kitab beliau yang terkenal yaitu al-Um 
bahwa beliau berkata, “Saya memilih (berpendapat) bahwa disunatkan bagi imam dan makmum 
apabila telah selesai dari shalat agar mereka berzikir dan berdoa dan hendaknya mereka 
melakukan itu dengan merendahkan suara, kecuali kalau ia seorang imam yang bermaksud ingin 
mengajarkan zikir dan doa kepada para jama'ah maka baguslah jika ia membesarkan suaranya 
sebatas para jama'ah itu belum bisa, adapun jika mereka telah bisa maka suara imam kala berzikir 
dan berdoa itu harus dikecilkan kembali. Pendapat maha guru kita itu telah diikuti oleh semua 
murid beliau dan semua penganut mazhab Syafi'ie termasuk Syeikh Zainuddin al-Malibariy dalam 
kitabnya Fathul Mu'in, dan beliau menambahkan bahwa boleh juga bagi imam untuk 
membesarkan suara dalam zikir dan doanya jika ia bermaksud agar makmum atau para jama'ah 
membaca amien untuk doanya tersebut. Dan beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, menurut 
guru beliau Syihabuddin Syeikh Ibnu Hajar al-Haitamiy bahwa terlalu membesarkan suara ketika 
berzikir dan berdoa didalam masjid, sekira-kira dapat mengganggu kekhusyukkan orang 
sembahyang maka membesarkan suara adalah sepantasnya diharamkan. 


» Hendaklah kita dalam berdoa tidak membebani diri dengan bersajak. Kecuali pada doa-doa yang 
pernah diajari oleh Rasulullah, karena do'a yang paling bagus yang kita bacakan adalah do'a-do'a 
yang diajarkan oleh Rasulullah maka walaupun terdapat sajak didalamnya tapi tidak termasuk 
membebani diri. Yang dimaksud dengan bersajak ialah membebani diri dengan mencari 
persamaan kata atau huruf pada akhir kalimat lalu tidak memperhatikan maksud dari doa yang 
sedang dibaca itu, karena yang dituntut kala berdoa bukan persamaan kata tapi merendah diri 
dengan hati yang khusyuk dan lidah yang hina. 


» Hendaklah keadaan kita dalam berdoa dengan merendah diri dan dengan khusyuk serta 
bersikap bahwa kita harap dan takut kepada Allah. Menurut Syeikh Jalaluddin al-Mahalliy dalam 
kitabnya Tafsir al-Jalalaini bahwa yang dimaksud dengan harap adalah bahwa kita dalam berdoa 
dengan satu kepastian bahwa kita berada dalam rahmat Allah SWT. dan kita pula harus cemas 
dan takut dari azab-Nya. 


» Hendaklah kita mengokohkan doa dengan satu keyakinan bahwa doa itu pasti diperkenankan 
sebagaimana yang Allah janjikan. Dan hendaklah kita berbaik sangka pada Tuhan dengan 
membenarkan harapan bahwa doa pasti diterima-Nya. Disebutkan dalam berbagai kitab bahwa 
“Tuhan akan bersikap terhadap kita hamba menurut sangkaan kita terhadap-Nya, kalau kita 
menyangka bahwa Tuhan akan berbuat baik pada kita maka kebaikanlah yang diberikan Tuhan 
bagi kita, dan sebaliknya jika kita beranggapan bahwa yang akan diperbuat Tuhan terhadap kita 
adalah keburukan maka hal yang terburuklah yang bakal menghimpit kita nantinya. Oleh karena 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5101) 


itu maka hendaklah kita dalam berdoa harus dengan satu keyakinan dan rasa percaya bahwa 
pintu keampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Dan pintu 
rahmat Allah terbuka lebar bagi siapa saja dari hamba-hamba-Nya yang mau bertaubat dan mau 
berdoa pada-Nya. Dan rahmat yang luas itu akan diberikan bagi semua yang memerlukannya dan 
mau meminta kepada-Nya. Dari satu sisi bahwa kita dihadapan Tuhan harus mengakui kesalahan 
dan dosa yang kita lakukan dalam sebuah pengakuan yang melambangkan penyesalan bukan 
kepuasan dan bangga, dan dari sisi lain bahwa kita juga harus mengakui bahwa keampunan Allah 
SWT. jauh lebih besar dari sebesar apapun dosa-dosa kita. 


» Hendaklah kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan mengulang-ulang doa itu sampai tiga 
kali. 


» Hendaklah kita memulai doa dengan menyebut nama Allah dan memuji kehebatan dan 
kebesaran-Nya apakah dalam bentuk Basmalah, Hamdalah, atau Zikir-Zikir lain yang sifatnya 
merupakan bentuk sanjungan kita kepada Allah SWT. setelah memuji Allah SWT. maka kita 
membaca shalawat kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengandung pengertian 
bahwa janganlah kita dalam berdoa menuju lansung pada permohonan dan permintaan, tapi 
berikan dulu kata-kata sanjungan dan pujian akan kebesaran Tuhan dan kemurahan-Nya. 
Tidakkah kita memperhatikan pengajaran Allah SWT. pada surat al-Fatihah, bahwa dalam surat 
tersebut sesungguhnya Allah SWT. mengajarkan kita akan cara berdoa kepada-Nya dengan 
firman-Nya. “Berikan Kami Jalan Yang Lurus. Yaitu Jalan Yang Telah Engkau Berikan Bagi 
Mereka, Yang Tidak Adalah Mereka Itu Dimurkakan Dan Tidak Pula Dalam Kesesatan. 


Doa tersebut tertulis setelah kata-kata pujian dan sanjungan terhadap dirinya pada ayat 
sebelumnya dengan firman-Nya “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang. Segala Jenis Puji-Pujian Itu Hanyalah Hak Istimewa Bagi Allah Pemilik Alam Jagat 
Raya. Yang Pengasih Dan Penyayang. Yang Merupakan Raja Pada Hari Kiamat. Hanya Engkau 
Yang Kami Sembah Dan Hanya Kepada Engkau Pula Kami Mohon Pertolongan”. 


» Hendaklah kita berdoa dengan memelihara adab bathiniyah. Adab inilah yang merupakan 
pangkal dan modal agar doa kita diterima oleh Allah SWT”. | Ihyaa' “Uluumiddiin 1/304 J. Wallaahu 
A'lamu bis Showaab. 


Mbah Noyo Drono 


Yang singkat aja, mungkin diawali dengan fatehah, beristigfar, memuji Allah, bersholawat kepada 
sayidina Muhamad SAW, baru memohon yang diinginkan, kemudian Sholawat selesai afdholnya 
lagi ditutup fatehah. 


3633. ADAB BERDZIKIR 
PERTANYAAN : 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum Wr Wb. Untuk membaca Dzikir apa aja, lebih utama dengan mata terbuka apa 
mata tertutup ?. syukron. 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5102 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam, diantara adabnya dzikir adalah duduk dengan khusyu', tenang, merasa hina, 
menghadap giblat dan sambil menundukkan kepala .jika tidak seperti itu juga boleh dan tidak 
makruh tetapi jk tanpa udzur maka dia meninggalkan yang lebih utama.dalilnya adalah firman 
Allah surat ali imron ayat 190-191 yang artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, 
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring 
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ". 


" Dulu rasululloh shollallohu alaihi wasallam bertelekan dipangkuanku sedangkan aku dalam 
keadaan haid kemudian beliau membaca alguran "dalam satu riwayat : " dan kepala beliau berada 
di pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid". HR. Bukhory dan Muslim dari Aisyah 
rodhiyallohu anha. Aisyah berkata : " sesungguhnya aku membaca hizbku sedangkan aku dalam 
keadaan berbaring pada kasur. " 


Maksud dari dzikir adalah hadirnya hati, maka sebaiknya hadirnya hati ini menjadi tujuannya orang 
yang berdzikir dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkannya, mentadaburi kalimat dzikir yang 
dibaca dan memikirkan maknanya. Lihat kitab adzkar nawawi (1/12-13) : 


batssio Mio yul 9 Akal Jitiwl 2290 48 Lula US UB « Ubud JSI ade SSI 33 ol ala 1 Jan 
AS ab US Ul UII dia Ida Yg Jls Ja Bad UE le S3 Ig 4 dal Gio «2899 itu 
Jul SeSl9 USAI Clgowll GLS 43 Ul) £ odles dll Ja Aa SIN mac ade Jlllo. a53 Cb US 
UAN gni 193 9 5SA49 peagis deg 159559 lol AU 09 SV WOW doY OLY sela.) 
al Joan US): al Lis Jl 5) dil yo « (oa) 8 Luig - 10.1 191 - 190 : Ul50c Jl 
SB Amal yg) ! lay #Sg-alwog Soal Olg, (ola Ld CS Ulg 5525 98 HS akug le All alun 
ale dsabuso Ulg yua 39 sul) : ce Lal ic AI 915) disile yo clas. (LAS blg S5 
ami Ie SINI Sen2ri0 AD IS ul sad £ all 9133 SU yo SLS ul ol. ya mall « 
olao Jisiy9 « SSSu lo Jung. 


KESIMPULAN : 
kalo dengan memejamkan mata bisa menjadikan lebih khusyu' tenang dan hati bisa hadir maka 
menutup mata lebih baik. Wallahu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/877335675622575/ 


3373. HUKUM BERDLZIKIR BAGI ORANG YANG TIDAK 
DALAM KEADAAN SUCI 

PERTANYAAN : 

2 oim El Erions 

Assalamualaikum . Guru saya pernah menganjurkan agar selalu berdzikir dengan lafadz "Allah" 
setiap saat. Jika tidak punya wudhu', dan dalam keadaan gak suci, tapi tetap berdzikir dengan 


lafadz itu, apa gak termasuk "su'ul adab" pada Allah? Dan bagaimana hukumnya berdzikir dalam 
keadaan tak pnya wudhu'? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dzikir pada umumnya boleh diucapkan di lisan atau dalam hati 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5103 ) 03 


walaupun dalam keadaan tidak suci seperti junub, haidh dan nifas. Referensi : Al-Adzkar Imam 
Nawawi : 


ana sar ea gl saus ss ale kb esa 
aa tsl)3 LSI9 leg along akwg Sale Jl lo Al Ismi MC Diallg oaSA 9 suooillg Jalgill 9 
ade Ulil #lsal mel sa54s dil yag win LuS gl Yul 1 #gus eludullg yAslallg II ale ALS 

al Aiblg AU 529 Hilal JB ali ade 05 solg "ia 93 JBL 259 dad 46 yo Ul 
forisis LS log Sa WI Kau SI yok HJ LS, ic9 dusasl) adl Lis al Ci) Ayoo sc Yg 
(14(. Laglg selagi ay Inai ad Isl WI Ulas ig Bias 6511 9S9 Tiuus lis 3 bul lu) seloall Sucs 
BIM gb Yg 15228 lag) S4 gl ASI Isu Agus sol uci al IS al sang LA aa “Ng 
ulu YG Il lola ."ladgon 2 Li Is Asudllg RadilS" dig db Cetus lo Bel33 lag) 3249 uli las 
elo Iss al ISI sas2y Al Ulil Jae lai UB celh 9519 cotiol Adly aga NG ol d3a JSI Ss 
oom BAN Gamis Jael gl os tell aula a55 ad slh sy Gani UB deli lag) jls9 KAS 
OS ol ilulual jas J3 msl lg Asay Ulil Dia al db oya 9d gl ASIN 4d elall asal AAA 3S) 
ON colisS LS lgs uuallg Bull Rs Di ul Jasa Ng diball d 4 D9 4 oo Am 93 

ole ai lo gun53 Selill Ale A1 dl allasiul Ad elo Sl) si Cutll KA Il sll Ain 5 asa 
ale asi alel aed gl Sos dapil gl Cal aowill SL Ai 189 cg ats Ig “uity is CSI 

sel all, 

LuSLS 3D sabu Ol Lulouol yAsu Ang A99 lisa awal UdAl 35 Ia. 


Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/805896732766470/ 


3306. TANDA TERKABULNYA DO'A 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Assalamu 'alaikum, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa hamba-Nya. Ciri ciri doa yang 
tekabul itu bagaimana ustadz? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Ciri doa terkabul adalah ketika berdo'a hati merasa takut, kulit bergetar, mata mengeluarkan air 
mata. Baca Kitab hilyah al hafidz abu nu'aim : 


is li JB 900 1 app bit JB pada Sasa Li: JB oaodl Kp Sal Li: JB Sao gp dll M0 Las 
oo Lee 538 2 JB «so SULS Lpa ALA ul | GUS logg JB old oo Jan 05 «solid cab ls: JB 
Jaan BIG Ten MO PS arema SE ah 
lal: pa SJ Sa Seda onta La ka! Tni lag wa sunsd1 JB warung Cita 
PN en Ao 
| gia JB «3d Hadis 


Tsabit al bannani dari seorang lelaki ahli ibadah suatu hari dia bekata kepada teman-temannya : 
" Sesungguhnya aku mengetahui ketika Tuhanku mengingatku ," 

Tsabit berkata : " kemudian mereka kaget dengan ucapan lelaki itu ." 

Mereka berkata : " engkau mengetahui ketika Tuhanmu mengingatmu ?" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5104 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


" Iya "jawab lelaki ahli badah. 

Mereka bertanya : " kapan itu ?" 

Lelaki menjawab : " ketika aku mengingatnya maka Dia mengingatku " 

Lelaki tadi berkata lagi : " dan sesungguhnya aku juga tahu ketika doaku diijabah oleh Tuhanku. " 
Tsabit berkata : " kemudian mereka terheran heran dengan perkataan lelaki ahli ibadah tsb, 
Mereka berkata : " engkau mengetahui ketika doamu diijabah oleh Tuhanmu azza wajalla ?" 

" Iya "jawab lelaki itu. 

Mereka bertanya :" bagaimana kau bisa tahu kalo do'amu di ijabah ?" 

Lelaki ahli ibadah menjwab :" ketika hatiku merasa takut, kulitku bergetar, kedua mata 
mengeluarkan airmata dan terbuka bagiku dalam berdoa maka dari situlah aku mengetahui bahwa 
doaku telah diijabah." 

Tsabit berkata : " kemudian mereka diam.". Wallohu a'lam. 


Tanda Do'a Diijabah 
Dari kitab tuffatudzakirin as syaukani : 


suuall9 dc Jl Jaco lag 9 dowoadtll 9 Sal di lead dulaial do NeelenI dalil doc 43 Jung 
“0S al sll uku sis Lala diblog lilob bola gelog Yalall » 29 dl y9Sw Auic LS49 duall9 
ols Jlarilg snsdlg JLASNI3 Srually JUN Agil yo Jity Y Siung dio onag3 Ati Alas LAS Mc 
AI dc IS Sal gioy lo alus le all ls All Jaw» JB ll ai Aina, SJ al samll Jaty 
Cysall yo SIA At dag an SI Al Saad Iga ol aw 0 Aa gl yA 20 yo id Audi yo 
Arisa 19 lal as ,l 


http://islamport.com/w/akh/Web/3313/90.htm 
2 Abdur Rahman Assyafi'i 


9 Dal doel 9 Cudl Jos 9 Homo cliill ic : ubl 90 dsn 33 Uli lea Ul sagu al 0 
del d3, 

9 Mac Lala you 9 selagi 9 das Jl Jaco a89 dog! 9 su 9 dal slonJl lil doc yo9 
Gadi siwll Batas Dogail Alis lom dis car 33 LilS gus LAU Has 9 ibu bull 9gb 9 Lal S2 
To-duoldl HI 151 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/791015817587895/ 


0058. Mengucap dan Menjawab Salam Non Muslim 
PERTANYAAN : 
Walet Cihuy 


Bagai mana hukum nya memberi salam atau menjawab salam nya non muslim (nasrani misalnya) 
dan menerima pemberian nya.!! mohon bagi2 ilmunya ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Salam yang terjadi antara orang muslim dan non muslim berdasarkan Hadits Nabi Muhammad 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5105 ) 


SAW berikut ini : 


Memulai salam kepada Non Muslim 
"Aan pelan AYI olga M aini Il Hg loh Tab B Ayak Vila ade SobadI Yg oya Ig jas Y 


“Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu 
mereka disuatu jalan, maka paksalah mereka kepada jalannya yang paling sempit.” (HR . Muslim ) 


Menjawab salam kepada Non Muslim 
Lada ita" Sule Ilyas LSI Jai Sule pa II" alay Ade AI lo J3 . 
“Bila ahli kitab memberi salam kepada kalian maka jawablah WA “ALAIKUM” (HR. Mutafag “Alaih) 


Imam af'allamah Abu Hasan al mawardi dalam kitab haawy alkabiir nya merinci maksud dari dua 
hadits di atas sebagai berikut : 
kala 9) mkanadi (de mah dala dj AS pl Utan BEI DG Ol 3 Lama 3 OU jab AS) plan at ll DS Op « 
SA yAN Ay "ae Any Uh AN Gile 1 Jeda lea Bis Late 4 Ong aj hong 
Ji yi «he Van wa DG Oa teka baya Ga Lay UU: Olla) dai ale an) dpat dl: AS 
Jis Ia Ulad GA dada lah DE Hitag Us las SES ci: Uh saia Pol jane “nda Olpr3 Udh ala 


pia Je ALAN ag SAN 4 AI MAA NA NP na Oi dadi "2G 
Aa. 


Jai — Kal ale dn Jo) HA 2 1g Il Tata ISU Je Ol #lae Tag V3 EL IG : 
Kie Ie Syah Op «ella Syed gass U. 
“Bila salam terjadi antara orang muslim dan Non Muslim maka ada dua macam : 


1. Bila Non Muslim mendahului salam hukum menjawab salamnya juga wajib hanya saja cara 
menjawab salamnya ada beberapa cara : 


a. Dijawab dengan WA 'ALAIKA ASSALAAM dan jangan di tambah dengan kalimat WA 
ROHMATULLAAHI WA BAROKAATUH 


b. Cukup di jawab dengan kalimat WA 'ALAIK karena bisa saja tujuan Non muslim memulai salam 
pada kita hanya berniat jelek (melecehkan, mengolok-olok atau bahkan mendoakan kejelekan 
seperti bila mereka mengucapkan ASSAAMMU "ALAIKUM maka jawablah “ALAIK atau 'ALAIKA 
ASSAAM (Assaam - kematian) 


2. Bila muslim yang mendahului salam pada Non Muslium, dalam hukum di perbolehkannya ada 
dua pendapat : 


a. Boleh memulai salam pada mereka karena salam adalah bentuk sopan santun dan sunnah 
yang semestinya orang muslim lebih berhak ketimbang orang lain, hanya saja cara memulai 
salamnya dengan kalimat “ASSALAAMU 'ALAIKA” dengan lafadz mufrad (tunggal) jangan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5106 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memakai lafadz jamak (“ALAIKUM) seperti layaknya salam pada sesame muslim supaya ada 
pembeda antara salam dengan sesama muslim dan dengan Non muslim 


b. Tidak boleh memulai slam pada non muslim hingga mereka memulai salam terlebih dulu seperti 
dhahirnya hadits “Janganlah kalian memualai salam pada orang yahudi namun bila mereka 
memulai salam jawablah WA “ALAIKUM”. | Alhaawy alkaabiir lil mawardy XIV/319 |. 


Wallaahu A'lamu bis shawaab 

0085. Menjawab Kiriman Salam 
PERTANYAAN : 

AghitsNy Robby 


Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh wamaghfirotuh waridhwanuh... Afwan, teh Efy 
Iysha ngomong ke kang Nur H...:"kang...kirim salam ya..ke Mbah Jenggot.....". Pertanyaan : "apa 
wajib Mbah jawab salamnya teh Efy ?...". (kalo ada dengan ibarohnya yaa...) afwan. 


Zihad Hilmy 


SEKLIAN NUMPANG PENGERTOSAN, APA JAWABAN SALAM HARUS AM dengan KONTEK 
SIKON MKSUDNYA kalau MISAL aku DI SMS MS AJl "ASSLMU ALAIKUM" aku G BLS SMS 
tetapi aku JWBIN DI HATI GMN MAS ? MONGGO.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Hukum menjawab salamnya wajib bila salah satu antara Ning Efy Iysha 

(orang yang mengirimkan salam) dan Kang Nur Hasyim S. Anam (utusan penyampai salam) saat 

menyampaikan salam ke Mbah Jenggot (yang di beri salam) menggunakan sighot (kalimat) 

salam. 

Lae #uadh gf Sale Aldi 5 Jaka OS 2 Sya dl JR C ONE de de JB Op Ta lai Ja SL 03 
2 LN) SAS YG ls lg do 1 ONE J gan JI JUS € ODG ds 


Bughyah alMustarsyidiin 1/540 

Lake Audi af Sale padi Jia UG ON Jon dl JUS OS de ea JB Ob Jet Ifan aa OI Ja SPB 
Gal ahoby SI Kg Lele peng Aaj OM Jgn JI JUS (3S Alah OS (de #aadl JB NAS 9 OI Ceng OB uya 
JUS OS de ea Jo d JB OLS Asal oya dor PSI La AS Sea ah Jan ya Rano oa DI Sr gg A olauSYI 
Oeazely Oey Sy p Aki NAS ol Yg olkasi YG Lues elang da ON Iya 

Hasyiyah aljamaal X/195 


Kalau Mas Zihad Hilmy membaca salam yang ada di SMS saya, maka wajib segera menjawab 
salam saya dengan lafadz. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5107 ) 07 


221 5 sal KEY 
» —l ol 3 ISL yA oa SU PI dy OI dala Kang AE ya yg Dl Aka PAS pdl le Kerly aa ia) 


"Jawaban salam ini juga wajib secepatnya saat datang pada seseorang sebuah tulisan salam dari 
orang yang jauh, wajib baginya menjawab salam dengan lafadz secepatnya bila ia membacanya ". 
| Al-adzkaar li annawaawy 221 |. 


0213. Menjawab Salam via penyampai salam ( Titip Salam 
) 


PERTANYAAN : 
AghitsNy Robby 


Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh wamaghfirotuh waridhwanuh...Apabila si A 
berpesan ke si B berikut ini : " sampaikan salam saya ya ke si C .. jangan lupa ya ?". 
Pertanyaannya : "apakah wajib si C menjawab salamnya si A ?" 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Hukum menjawab salamnya wajib bila salah satu antara si A (orang yang 
mengirimkan salam) dan si B (utusan penyampai salam) saat menyampaikan salam ke si C(yang 
di beri salam) tersebut menggunakan sighot (kalimat) salam. 
OB 3 Soal JUS (OB Ie da JB Ob Eos Je Bli 
Sa Yt US Jaoleny 2 ng ONE ya Sule (ld If Elle Id: Jha 
ON de el Jan MN JB aa Sya IT Jan ya Ikan ya JI pr 4 ola YI 
Co Yg 0 ola DOC Elle plug Aj : OI J y JI JUS 
Bughyah alMustarsyidiin 1/540 
OB ON Jpn dl JUS OS de el JB Ob Jet Ifan aa Oli Ja IS PB 
ank ON de Ad JB NAS y PI ny ON oya Uas Plh Il Sele AI Jai 
LP Uu Naas e) &Y sil alot aj ny Ida pelan 333 OX dm jl Jl ss 
Aa Jan Aa JB OS Abg ya deng PSI La SN Soal ah Jaa oa Ahn ga JI 
OS AB NAS so LL Yg ohdas YG Lues play An ON Sya JI Jas OYB ds 
oki sala 
Hasyiyah aljamaal X/195 
0210. Cara menjawab salam via tulisan 


PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5108 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Efy Iysha 


Assalamu 'alaikum... Apa hukumnya tidak menjawab salam yang disampaikan dengan tulisan 
seperti via sms, komentar status via fb dsb... ? syukrOn.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam wr wb. Bila ia membaca tulisan salam tersebut maka wajib segera menjawab 
salamnya dengan lafadz (ucapan) bukan menjawab secepatnya dengan tulisan.. 


»—l ol ISL yA de SatUU PI dy OI dala Kang HE ya yg Da Aka PAS pjk de Kerly aa ia, 


"Jawaban salam ini juga wajib secepatnya saat datang pada seseorang sebuah tulisan salam dari 
orang yang jauh, wajib baginya menjawab salam dengan lafadz secepatnya bila ia membacanya". 
| Al-adzkaar li annawaawy 221 |. 


Ghufron Bkl 


Menjawab salam melalui tulisan bisa dengan tulisan dan bisa dengan ucapan. | sumber i'anatuth 
Thoolibiin |. 


2124. HUKUM MENJAWAB SALAM TAMU TETANGGA 


PERTANYAAN : 
? Bang Toyyib Aja 


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Badhe tanglet poro 'aliim..! Nyuwun 
pencerahanipun... Wajibkah kita menjawab salam tamunya tetangga yang kita dengar ? Wajibkah 
mengulang-ngulang jawaban salam saat tamu itu mengulang-ngulang salamnya karena yang 
punya rumah lagi tidak ada? Sa'dherengipun kulo aturken matur nuwun. 


JAWABAN : 
? Nizar Arif 
Wa'alaikum salam.. menjawab salam cukup sekali.. 
2 Abuw Luncur 
Dalam Al-adzkar linnawawi : 
KAT AN AMS 3) Ae Napas OB dada Ol etale Ia lain Keaab 3 PS Je balut yA, 


Ashab sepakat bahwasannya kalau selain mereka menjawab salam, maka tidak gugur kewjiban 
mnjawab salam, tapi wajib menjwb salam atas mereka. maka jika mereka mereka merasa cukup 
dengan jawaban orang lain maka mereka dosa. 


Dari ibaroh bisa disimpulkan kewajiban menjwb salam tidak gugur dengan jawaban orang lain 
yang tidak disalami. Kewajiban menjawab salam tidak gugur disebabkan yang menjawab tidak 
punya kewajiban menjawab. Wallohu a'lam. 

Link Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/486547731368040/ 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5109 ) 


3121. HUKUM MENJAWAB SALAM TAMU SAAT SUAMI 
TAK DI RUMAH 
PERTANYAAN 


2 Fuji Yati Abadie 
Suami saya sedang di luar rumah, tiba-tiba ada tamu di luar (temen suami) ucap salam, apa yang 
harus saya lakukan? Saya dari dalam harus menjawab salam atau diam saja ? 


JAWABAN 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 

MEMBERI DAN MENJAWAB SALAM KEPADA AJNABI ATAU AJNABIYAH DALAM MADZHAB SYAFIIYYAH 
Harom bagi seorang lelaki memberi salam kepada wanita non mahrom, jika wanita tersebut masih 
muda, cantik wajahnya dan khawatir tergoda dengan wanita tersebut. Jika wanita tadi diberi 
salam, maka ia tidak perlu membalasnya. 


Begitu pula wanita tersebut tidak boleh mendahului memberi salam pada si pria tadi. Jika wanita 
tersebut memberi salam, maka dimakruhkan menjawabnya. Sedangkan jika wanita tersebut sudah 
tua renta dan tidak khawatir tergoda dengannya, maka boleh mengucapkan salam padanya. Dan 
jika diberi salam, wanita tersebut wajib menjawabnya. 


Hukum di atas berlaku jika memang lelaki dan wanita tersebut sama-sama sendirian. Tapi kalau 
mengikuti madzhab Syafii dirasa kurang etis untuk diterapkan di masyarakatnya mbak... maka 
bisa ikut madzhab lain yang memperbolehkan menjawab salam asal aman dari fitnah ... 


- Al Adzkar, Hal : 263 


Ab say aalo obA ya Y maba SLA parya ya SIA ya Ya yasla giat Ways Lag Uya 6 AM Wala lag mama Usil, 1 Io San yaa, 
alta 1g sam yah Lag al yah € gu 224 SU ag Uya « duta KJ ala saia Iiale Nayla « mel, IYA) ya Ia ola 
&ghoy Sln ash cal Ska maa sAL IYatil agl el mula Wa lal «ag mala « Jean yel oa Wa gln ala Lula Ag ola litale « 
Bl sada «Ia Sain gn gal el kale Sp Ja du Sio say Yatiiy adl cal lo sub ek, Bad «sel, Won ya Wa lal « 
gal Slix5 (ikal al « Smula sig) Wad (G 1s Ka Wal al Si Jl « Sula gl —, La j3 1 gla38 al! Isl ba 3 ala 3Y lg 3 alih 
du AMI Ogan) Uiile "ya "5 aa an S5 ti Ala G3 Uye kala tata Jp AG Ah dala alasan Ai agale jl 
ag al Aly) Jaa AS S3 GAN Nag pasa Layan 1 Gia yill JB" Uinle Alia 8 gai (3d alun Aale Al 


- Roudlotut Tholibin, Juz : 10 Hal : 229-230 : 


Milad 5 ta Witale ch, Uiulee Sud Uyaldek, Ujald gg anla pa Job, La js 1g 2S Ily Sl mnigal gam Ig am yafisaal ) 9 gan 
Wa IYA ma NY ls Soysal aljs4 su ash Maid | Alun: gala Sya Aga batu iba gila gl Ia Sus ad 
—, Wadi 304 IDaluk 3 Usia 3 3 da —, SA L 38) Iel Wo dg sala Sy» h Wa PAN dg Kr (iule Pet duda lg 

Mad ali Usah Muna 3 AS | glla lela 


- Panatut Tholibin, Juz : 4 Hal : 212 : 


gus) J: Jp Wo SAI NAS Usa ya ab gl | ai : Sx Ya gama Sial satgas Sx Id, gaa0e glatale ILam yaa jagal: 
SU AA 


2 Hariz Jaya 


- Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Juz 14 Halaman 148-149 : 


uloll nge mud limas 20 Wil) 593 (agale abad lol wc s0 pw 9 Ale dl lo dll Jaw) ul) 
all wailg up mol bm ade All isl A3 leondug oggsioll ale sal su) Ulum Ad 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5110 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


elolell Btilg sambel dc diisi JloS9 ala 9 Ale All Klan ALI gi lug me yul ll Jing mual gl 
JI YSS bai JD pagi 00 Pkl S3 ln09 Jl) HC aku Jo ybmall ac All Celia lc 
Hdluay lp bai Jd B5 UNJI 00 09 HNSI Aling batu lagu lulso3 lan 488 Jl Jl uc 
Alona 8 Id Akal 9 Jalla J5 ale call al gg pa Aula 219 Alagiw a03! small 
uesle plus ya LS UB elu! lolg Jala gl Cisnd 909 43 Lubuoi uas J9 sagonll le Gabol SSI 
es Cogas Y Bela asuaalas co else so last Lin abal Ualesal see 
os le paka 55 SNI as) lngio las 09 Gile AD Lg) Laulg lake pl Al Lani sngiaY | 3g20 
»y 0 Sug blg Goiiwy Al login alwi y09 Wc alwi ado sud londo palu pl mei IN gac ol Ula Ku 
Jo Jade Ing ls Jl ade elu Ng sll de Je JI akar Asy, J9 agan UdA0g LudS0 Id lg» 


Jel Ula a50 03 SJ ISI sll de Jl JI and 0S 

- Asna' Al-Muthallib Juz 4 Halaman 184 : 
oa 3 mai Ula 2G pai Lala 0973 PL sll gl Ola Kay adi Oa laa Mal MLAN oya eale pllud aa 
SEM ya Gala WS R2 33 KU 9 ES Ul Ole dll 
LK yap Je iba UI La Ja Ra Sp BUAS Crgole an pl la 2 Utah jane Jl pai goo id 0 
GE Ae an ID LIA ge Tp 5 ga Sapa PA Tia di 3) AU SA Lam) 
2 
Ll gama s0 AA Pa Aa Je Oly Hbti ai BI IU Lama elu, 
TA ga ga LL gg SERA Pon Ta ga SPS yA Ui EKA le ai Yg Ui pl gl 4 Ap 
2 gi Ng Ag Joan (LI) gai je SA Kar Ke HE 9 4 5, 
Pa II IL ga aa 
aa Pama 3 Cat Ot Cak 15 WN, Oral Je opa 


Wallahu A'lam 


LINK DISKUSI 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/723083014381176 


0237. UCAPAN SALAM DAN NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 
Mazidatul Khoir 


Di dunia maya ini ana punya teman dari luar negeri, kebetulan dia non muslim. sewaktu dia 
pernah mengucapkan salam sama ana. . . kalau menurut sepengetahuan ana kan haram 
hukumnya seorang muslim menjawab salam darinya sedangkan teman ana memaksa minta 
salamnya dijawab. Bolehkah hal itu tetap dilkukan ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Waalaikumsalam....... Salam yang terjadi antara orang muslim dan non muslim dijelaskan dalam 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 51 1 1 | 


Hadits Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam berikut ini : 


MEMULAI SALAM PADA NON MUSLIM 
Maman pan alan pa lg) Makan II ag lab Gb B Hye Il) (Dude Soal V3 2 yel IS Y 


“Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu 
mereka disuatu jalan, maka paksalah mereka kepada jalannya yang paling sempit.” (HR . 
Muslim ). 


MENJAWAB SALAM PADA NON MUSLIM 
Lada gita" Sule Ilyas SSI Jai Sule ea II" alay Ads AI lo J3 : 
“Bila ahli kitab memberi salam kepada kalian maka jawablah WA “ALAIKUM” (HR. Mutafag “Alaih) 


Imam af'allamah Abu Hasan al mawardi dalam kitab haawy alkabiir nya merinci maksud dari dua 

hadits di atas sebagai berikut : 

aula 31 po sda Ja nd dea Ula Yasa pa ag ola: DL ras PSI ga (ba ox 2 « 
Pa ya ve Tale v, AL Ula : Isi hama Ale 33 of: Kan Ope oh Li da" 


Ja PU Uut hai 68 al, talang layu Hn sb NO NPP Jis dls an, demo: sa Kei 
Tg Wa dab 6 Alas damadi DS Kitag Ust gladi DS US Ali 3 padu Long Of Gaon 1 Lantai 1 Opor) Ula laa 
mai Ke LA ar SA 0 AI plan Kam Bb Joo Up an bi Se" Olla UN" eluali d 
SE. 
JB — fadeng Ale AN Toh — AI Pay SI Hmah Aa Ta Hb SU Je Oli pl dag U 3 GS PI : 
Kie Is, : AT Syah ob « NTP Sya pa V. 
“Bila salam terjadi antara orang muslim dan Non Muslim maka ada dua macam : 


1. Bila Non Muslim mendahului salam hukum menjawab salamnya juga wajib hanya saja cara 
menjawab salamnya ada beberapa cara : 


a. Dijawab dengan WA 'ALAIKA ASSALAAM dan jangan di tambah dengan kalimat WA 
ROHMATULLAAHI WA BAROKAATUH 


b. Cukup di jawab dengan kalimat WA 'ALAIK karena bisa saja tujuan Non muslim memulai salam 
pada kita hanya berniat jelek (melecehkan, mengolok-olok atau bahkan mendoakan kejelekan 
seperti bila mereka mengucapkan ASSAAMMU "ALAIKUM maka jawablah “ALAIK atau “ALAIKA 
ASSAAM (Assaam - kematian) 


2. Bila muslim yang mendahului salam pada Non Muslium, dalam hukum di perbolehkannya ada 
dua pendapat : 


a. Boleh memulai salam pada mereka karena salam adalah bentuk sopan santun dan sunnah 
yang semestinya orang muslim lebih berhak ketimbang orang lain, hanya saja cara memulai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5112 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


salamnya dengan kalimat “ASSALAAMU “ALAIKA” dengan lafadz mufrad (tunggal) jangan 
memakai lafadz jamak (“ALAIKUM) seperti layaknya salam pada sesame muslim supaya ada 
pembeda antara salam dengan sesama muslim dan dengan Non muslim 


b. Tidak boleh memulai slam pada non muslim hingga mereka memulai salam terlebih dulu seperti 
dhahirnya hadits “Janganlah kalian memualai salam pada orang yahudi namun bila mereka 
memulai salam jawablah WA “ALAIKUM”. | Alhaawy alkaabiir lil mawardy XIV/319 |. Wallaahu 
A'lamu bis shawaab 


1498. MEMBACA BISMILLAH SEBELUM SALAM 


PERTANYAAN : 
Bagaimanakah hukumnya membaca basmalah sebelum mengucapkan salam ? 
JAWABAN : 


Tidak sunah bahkan bid'ah bila sampai meyakini bahwa basmalah sunnah diucapkan pada saat 
akan mengucapkan salam. Apabila akan menimbulkan iham (sangkaan yang keliru) pada orang- 
orang awam bahwa hal itu disunahkan maka makruh . Referensi : 

1. Al Bajuri juz 1 hal. 11 

2. Tuhfatul Murid “ala Jauharit Tauhid hal. 3 

3. Al Ihya' Ulumuddin juz 2 hal. 225 

4. Aladzkarunnawawi hal 314. 

5. Bughyatul Mustarsyidin hal 37. 


SI NE Ad Tn! Sya OLS 3S SS OS NIS SU ob Las S3 ANIS OS ah batang 
ay BIMA y Akang! pE (akan Ld Jaor Aib SNI Waady Alwi! p Tea p JLN AS Jak Y Oly AL VI JI NS ami 
DI SI 

Mp IN AVI 

POS ob ale pera LL le Klo El Il S3 Lanny HIS Jadi Bel, IS JyAI ag La AYU SAN 
AAA 9 Aamn! pb Tana dp JSI Jae Yy MAL USU Ol Ust D pita Lag SA Yg US Gada yA YI Sialan 
AI Se #SIL Jp Buah Yg Alasan Takag SG 3NLAIS Brad y Aaunl! af Taun AI PSI Jam ey 

3 pd ape de an id 

bag CP 0g DG OI J3 SNISIL Tau ea adl IU ADI Aki Aoi y ANIS J3 (OLAdL ppi peluna JS aka OT Ling 
DI Ddk 

225: Pp OI sell pls el 

Ja id Bo pgn SUS G9 da Ugly RAY Gala Jas (Rona Cyal VI, ) PNS JS Jd Ode Tag PSI Of Jus 
Jail Jala 3 Hazal 

314: pe sa ES 

(tie Hlkas pm ayal Senitual Ay Aro Wb Una Yy OUT AABYI Ang elang dal AI eh Gaal de SL oya (LP Utan) 
Sos! 52 Jiiy HI RAI 3 you ada Ly ebi Aka US OLYI Said SXLYI de SAI Jail La JIE el 3 

OS UD dan yaa dy Ai Telo! 2 ap jl Lag Langkat Lia SSI yng BAYI J3 US OLIYI oya dil bj pal onkazely 
Koaadl La ya Tian MIS Una da HL ON Y Ae at Joel Ia 3 Rian Ai Ani Ag SL OI Ah ya Ja mag Olah 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5113) 13 


(HAL pelan eilly PALA jlag day SloulualIy abadi 2) AS Lani BSI Jaa AS PA ya AS Lvab! FLY 
— 
37 : y? a33 jinak Au 
2802. SIGHOT REDAKSI MENJAWAB SALAM YANG 
BENAR 
PERTANYAAN : 
2 Guod Dye 


Assalaamu'alaikum,tanya : Sighot/lafadz menjawab salam yang benar itu gimana ? apakah 
wa'alaikUM Salam atau wa'alaikumUSSalam. MATURNUWUN 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah wabarakaatuh, dalam kitab Al Adzkaar halaman 244, 
syamilah: 
ANA (yan OLS LS Ol jari Aldi ASale 1 JUS lg Ado OP 4 ul Seley id «ud Ukays Ol, Ui, 
belon pgn dye AN AN ay Ga Leah Ale ai (SAI yel meal al, 
Adapun menjawab salam minimal: WA 'ALAIKASSALAAM atau WA 'ALAIKUMUSSALAAM, jika 


wawunya dibuang, dia membaca: 'ALAIKUMUSSALAAM maka itu mencukupi, dan merupakan 
jawaban. 


Sementara dalam kitab Haasyiyah Jamal 21/338 : 
Ala Key Kla la AS SBU Kn Fail Jap 5 aah Al Gel yah 


Mengucapkan salam baik mengawali maupun menjawab yang lebih utama adalah dengan tarif 
daripada tankir. 
Mencukupi dengan ucapan SALAAMUN 'ALAIKUM dan WA A'LAIKUM SALAAM 


2 Sunde Pati 

Mengucapkan salam dengan ucapan SALAMUN ALAIKUM (tankir / nakiroh ) atau dengan ucapan 
ASSALAMU ALAIKUM (ta'rif / ma'rifat) itu boleh2 saja begitu juga dengan menjawab salam 
dengan memakai WA ALAIKUM SALAM (tankir / nakiroh) sama WA ALAIKUMUS SALAM (ta'rif) 
itu juga boleh semua,akan tetapi yg afdlol adalah dengan memakai ta'rif 


aa BI lan aa II ai ska (OI VI) 

ABI ey PB JI al (4 184 

WS Ta AN Ke IS IP 3 Ip an ld Ole, Ji gue Ed KE) 155 sa) 
PA Ke) JO) LI Gm Ke pel Yi ale (LAN, JS Lah (HSE Op MLS dg al LS Jail 
IT ap dee KR IR) SL) Iya ank pai Lejaa Jay pel 3 SY Ga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5114 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e Oo BA. 0 A29 oo. 33 .. 21 8 BLK 00. 0. 3G 3 2 Ie 0 0 .. YG 0 c—o.-85y 0 240 -. 
Si Wany PAI Jr de plum! Ai PAI ad Aib lngy Uley Op Se doa d3 mlanadi Ss 
Gasaba: 
Oo. 8 0 .. 0. Nun 03 Ora OLI Oo AN 5 0, oa 20 8. 0 oa B6. 8. 0 4 8 ng Fara 
ce aka US Oly ella Sale Sale gula AK KAU dn (Jas Sapa) bag lal pulai Si Ga») 

Wallaahu A'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/658211194201692 


4025. HUKUM SALAM PENUTUP SETELAH SELESAI 
PIDATO 

PERTANYAAN : 

Assalaamu alaikum. Mau tanya, sudah maklum tentang sunnahnya salam sebelum berbicara dan 


dikatakan laa kalaama gablas salaam. Lantas apa hukumnya salam penutup yang sering dibaca 
saat selesai pidato ? | Sholluu 'alaa Muhammad |. 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalam. Salam penutup setelah selesai pidato itu adalah adab yang baik dan bagus, 
coba habis pidato langsung nyelonong pergi.. hadirin pasti bisa bingung. Wallohu A'lam. (ALF) 

T TVT yp Gaal ISI. 
del all 9 bol US agale HWI ole al8 s5l9 Ro» ngid Aglilal dc db Ca 3 agle HW Ti Ul. 


MUJAWWIB : Kumbang Gurun, Muhib Salaf Soleh 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/935076036515205/ 
www.fb.com/notes/936806549675487 


4270. UCAPAN SALAM DIGANTI SELAMAT PAGI DAN 
SIANG 

PERTANYAAN : 

2 Ikhwan Sibolang 

assalamu'alaikum, kita sering kali dengar para pejabat pidato diawali dengan salam untuk semua 


ummat, kalau diganti selamat pagi, selamat siang atau selamat malam, biar tidak serupa dengan 
ummat lain dalam salam??? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikum salaam. Ucapan selamat pagi, selamat siang atau selamat malam, Salam tersebut 
tidak mencukupi untuk mendapat kesunnahan salam dan tidak wajib dijawab. 

- kitab nihayatuz zain (1/361) 


Ha yo 3d lo demall SI gl alglL Ml Kue JB 3) 1583 Jl wagidl bj KUE Au oa, A3 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 51 15 | 


SI 3 II ny M3 KE All EU Sama gl EL Sawo KUE kl JB 4S HI 


Dan tidak cukup salaam 'alaikum tanpa tanwinnya salam dan Al, demikian pula wa 
alaikumussalaam dengan wawu (wa) atau menyertainya dengan ucapan penghormatan ala 
jahiliyyah semisal assalaamu “alaikum selamat pagi atau selamat pagi assalaamu 'alaikum, maka 
tidak wajib menjawab dalam contoh2 tersebut. Wallohu a'lam bis showab (NN). 


2 Ghufron Bkl 


asal! gu : 

Usah Satpai Jiay cl Ly Ji (On se clan "JB US spdbadl Bai sy All 93 al 033 Lilis: 
OS lal ad bagai Ss 93 3S FS yg Ali dino 39 dll Sale 1Jgis3 Sleio cum 3 Sal Al Slug 
J3 Sak Al Alang «AS 29 AU do» 9 Al Sule9 "Jgid akASNI 9D9 Slagiy gosu gl Satui 
aj M3 ul AI 09, S0y yag Kenal Si La 0 Pl ba) tu Bol ol sabu S3 saus SA cal 
Jb goal Bill ata Nu ol lg “all Jal JI Ja yo pelari 48 Jalol 38 lo ol sad ye Jasa 
SI Kama Yg yA Ky sel yag Y 0 ale HI Ly au Key Selada Jlgal SY Suga Garip 
ke sanga Snail Ha aa alone se aa asal au ua ole 


http://www.sonnaonline.com/DisplayExplanation.aspx?Explainld-5250762C59821”62C104032Y6 
2084102”52C1206238&HadithID-3277 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/95694 78843280201 


4535. MENGUCAPKAN SALAM KE RUMAH KOSONG 
PERTANYAAN : 


2 Kanjeng Romo 

Asalamu'alaikum.... minta penjelasan dari sahabat bagaimana hukumnya uluk salam rumah 
kosong dan tahu betul bahwa rumah itu tidak berpenghuni. Contoh di acara tv, masih dunia lain, 
uji nyali, salam berkali-kali, padahal peserta uji nyali tahu betul berada di rumah kosong. Salamnya 
kepada siapa yang ia tuju ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam, hukumnya sunnah uluk salam walaupun rumahnya kosong. 
- kitab adzkar nawawi (1/23) : 


33 OS lgs Ala lg ale WI S3 0 3 lg (mal Jgia ol Unas du Ussy ISI Igis lo ) 
OST (Aib Koba Ul sis Lo Tioi Kutil ade Isalud bgi USS IS) :0les dil Jai “Y al S0ol Cdi: 
61). 


Bab apa yang diucapkan ketika masuk rumahdianjurkan baca bismillah, memperbanyak dzikir 
kepada Allah ta'ala dan uluk salam baik di rumah ada orangnya maupun tidak, sebab Allah ta'ala 
berfirman : “Maka apabila kamu memasuki rumah- rumah hendaklah kamu memberi salam 
kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.” (AS. An 
Nur: 61). 

- kitab adzkar (1/257-258) : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5116 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 Sonia bl sc leg WE AMI 1Jialg al Ad S4 Ad Ula alah Ul dia Jas II Tang aa 
aah ol aa el A8 yul al Liya Io J2 ISI ISS9 atu Jas ISI dlgis lo oo ULSII Jgl 199 lin88, 
A3 all da3 3 call Ih Kla Xl adl Al ole leg WE all Jos Ula. 


(| Fasal | Disunnahkan bila seseorang memasuki rumah sendiri untuk mengucapkan salam 
meskipun tidak ada penghuninya. Yaitu ucapkanlah “Assalamu 'alainaa wa 'alaa '“ibadillahish 
sholihiin”. dan telah kami terangkan dahulu di awwal kitab penje:asan tentang apa yang diucapkan 
ketika masuk rumah.Begitu pula ketika memasuki masjid dan rumah orang lain yang kosong 
disunnahkan mengucapkan salam “Assalamu 'alainaa wa 'alaa 'ibadillahish sholihiin. Assalamu 
“alaikum ahlal bait wa rahmatullah wa barakatuh”. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/992125800810228/ 
www.fb.com/notes/1079379262084881 


0001. Ratib Al-Hadad 
Oleh Mbah Jenggot 


Ratib Al-Haddad ini diambil dari nama penyusunnya, Yakni Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 
seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Dari doa-doa dan zikir-zikir karangan dan 
susunan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al- 
Ratib Al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul 
Gadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661). 


Ratib ini disusun atas permintaan salah seorang murid beliau, “Amir dari keluarga Bani Sa'd yang 
tinggal di sebuah kampung di Shibam, Hadhramaut. Tujuan “Amir membuat permintaan tersebut 
untuk mengadakan suatu wirid dan zikir untuk amalan penduduk kampungnya agar mereka dapat 
mempertahan dan menyelamatkan diri dari ajaran sesat yang sedang melanda Hadhramaut ketika 
itu. 


Pertama kalinya Ratib ini dibaca di kampung "Amir sendiri, yakni di kota Shibam setelah mendapat 
izin dan ijazah daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad sendiri. Selepas itu Ratib dibaca di Masjid 
Al-Imam Al-Haddad di Al-Hawi, Tarim dalam tahun 1072 Hijriah bersamaan tahun 1661 Masehi. 
Pada kebiasaannya ratib ini dibaca berjamaah bersama doa dan nafalnya, setelah solat Isya'. 
Pada bulan Ramadhan dibaca sebelum solat Isya. Mengikut Imam Al-Haddad di kawasan- 
kawasan di mana Ratib al-Haddad ini diamalkan, dengan izin Allah kawasan-kawasan tersebut 
selamat dipertahankan dari pengaruh sesat tersebut. 


Ketahuilah bahawa setiap ayat, doa, dan nama Allah yang disebutkan di dalam ratib ini dipetik dari 
Al-Guran dan hadith Rasulullah S.A.W. Ini berdasarkan sarana Imam Al-Haddad sendiri. Beliau 
menyusun zikir-zikir yang pendek yang dibaca berulang kali, dan dengan itu memudahkan 
pembacanya. 


Keutamaan Rotib Hadad (1) 


Cerita-cerita yang dikumpulkan mengenai kelebihan RatibAl-Haddad banyak tercatat dalam buku 
Syarah Ratib Al-Haddad, antaranya: Telah berkata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri yang 
bertempat tinggal di Seiwun (Hadhramaut): “Pada suatu masa kami serombongan sedang menuju 
ke Makkah untuk menunaikan Haji, bahtera kami terkandas tidak dapat meneruskan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR (5117) 17 


perjalanannya kerana tidak ada angin yang menolaknya. Maka kami berlabuh di sebuah pantai, 
lalu kami isikan gerbah-gerbah (tempat isi air terbuat dari kulit) kami dengan air, dan kami pun 
berangkat berjalan kaki siang dan malam, kerana kami bimbang akan ketinggalan Haji. Di suatu 
perhentian, kami cuba meminum air dalam gerbah itu dan kami dapati airnya payau dan masin, 
lalu kami buangkan air itu. Kami duduk tidak tahu apa yang mesti hendak dibuat. Maka saya 
anjurkan rombongan kami itu untuk membaca Ratib Haddad ini, mudah-mudahan Allah akan 
memberikan kelapangan dari perkara yang kami hadapi itu. Belum sempat kami habis 
membacanya, tiba-tiba kami lihat dari kejauhan sekumpulan orang yang sedang menunggang 
unta menuju ke tempat kami, kami bergembira sekali. Tetapi ketika mereka mendekati kami, kami 
dapati mereka itu perompak-perompak yang kerap merampas harta-benda orang yang lalu-lalang 
di situ. Namun rupanya Allah Ta'ala telah melembutkan hati mereka bila mereka dapati kami 
terkandas di situ, lalu mereka memberi kami minum dan mengajak kami menunggang unta 
mereka untuk disampaikan kami ke tempat sekumpulan kaum Syarif" tanpa diganggu kami sama 
sekali, dan dari situ kami pun berangkat lagi menuju ke Haji, syukurlah atas bantuan Alloh SWT 
karena berkat membaca Ratib ini. 


Cerita ini pula diberitakan oleh seorang yang mencintai keturunan Sayyid, katanya: “Sekali 
peristiwa saya berangkat dari negeri Ahsa'i menuju ke Hufuf. Di perjalanan itu saya terlihat kaum 
Badwi yang biasanya merampas hak orang yang melintasi perjalanan itu. Saya pun berhenti dan 
duduk, di mana tempat itu pula saya gariskan tanahnya mengelilingiku dan saya duduk di tengah- 
tengahnya membaca Ratib ini. Dengan kuasa Alloh mereka telah berlalu di hadapanku seperti 
orang yang tidak menampakku, sedang aku memandang mereka.” Begitu juga pernah berlaku 
semacam itu kepada seorang alim yang mulia, namanya Hasan bin Harun ketika dia keluar 
bersama-sama teman-temannya dari negerinya di sudut Oman menuju ke Hadhramaut. Di 
perjalanan mereka dibajak oleh gerombolan perompak, maka dia menyuruh orang-orang yang 
bersama-samanya membaca Ratib ini. Alhamdulillah, gerombolan perompak itu tidak mengapa- 
apakan siapapun, malah mereka berlalu dengan tidak mengganggu. 


Apa yang diberitakan oleh seorang Arif Billah Abdul Wahid bin Subait Az-Zarafi, katanya: Ada 
seorang penguasa yang ganas yang dikenal dengan nama Tahmas yang juga dikenal dengan 
nama Nadir Syah. Tahmas ini adalah seorang penguasa ajam yang telah menguasai banyak dari 
negeri-negeri di sekitarannya. Dia telah menyediakan tentaranya untuk memerangi negeri Aughan. 
Sultan Aughan yang bernama Sulaiman mengutus orang kepada Imam Habib Abdullah Haddad 
memberitahunya, bahwa Tahmas sedang menyiapkan tentera untuk menyerangnya. Maka Habib 
Abdullah Haddad mengirim Ratib ini dan menyuruh Sultan Sulaiman dan rakyatnya membacanya. 
Sultan Sulaiman pun mengamalkan bacaan Ratib ini dan memerintahkan tenteranya dan sekalian 
rakyatnya untuk membaca Ratib i ini dengan bertitah: “Kita tidak akan dapat dikuasai Tahmas 
kerana kita ada benteng yang kuat, iaitu Ratib Haddad ini.” Benarlah apa yang dikatakan Sultan 
Sulaiman itu, bahwa negerinya terlepas dari penyerangan Tahmas dan terselamat dari angkara 
penguasa yang ganas itu dengan sebab berkat Ratib Haddad ini. 


Saudara penulis Syarah Ratib Al-Haddad ini yang bernama Abdullah bin Ahmad juga pernah 
mengalami peristiwa yang sama, yaitu ketika dia berangkat dari negeri Syiher menuju ke bandar 
Syugrah dengan kapal, tiba-tiba angin macet tiada bertiup lagi, lalu kapal itu pun terkandas tidak 
bergerak lagi. Agak lama kami menunggu namun tidak berhasil juga. Maka saya mengajak rekan- 
rekan membaca Ratib ini , maka tidak berapa lama datang angin membawa kapal kami ke 
tujuannya dengan selamat dengan berkah membaca Ratib ini. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5118 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Suatu pengalaman lagi dari Sayyid Awadh Barakat Asy-Syathiri Ba'alawi ketika dia belayar 
dengan kapal, lalu kapal itu telah tersesat jalan sehingga membawanya terkandas di pinggir 
sebuah batu karang. Ketika itu angin juga macet tidak dapat menggerakkan kapal itu keluar dari 
bahayanya. Kami sekalian merasa bimbang, lalu kami membaca Ratib ini dengan niat Alloh akan 
menyelamatkan kami. Maka dengan kuasa Alloh SWT datanglah angin dan menarik kami keluar 
dari tempat itu menuju ke tempat tujuan kami. Maka kerana itu saya amalkan membaca Ratib ini. 
Pada suatu malam saya tertidur sebelum membacanya, lalu saya bermimpi Habib Abdullah 
Haddad datang mengingatkanku supaya membaca Ratib ini, dan saya pun tersadar dari tidur dan 
terus membaca Ratib Haddad itu. 


Di antaranya lagi apa yang diceritakan oleh Syeikh Allamah Sufi murid Ahmad Asy-Syajjar, iaitu 
Muhammad bin Rumi Al-Hijazi, dia berkata: “Saya bermimpi seolah-olah saya berada di hadapan 
Habib Abdullah Haddad, penyusun Ratib ini. Tiba-tiba datang seorang lelaki memohon sesuatu 
daripada Habib Abdullah Haddad, maka dia telah memberiku semacam rantai dan sayapun 
memberikannya kepada orang itu. Pada hari besoknya, datang kepadaku seorang lelaki dan 
meminta daripadaku ijazah (kebenaran guru) untuk membaca Ratib Haddad ini, sebagaimana 
yang diijazahkan kepadaku oleh guruku Ahmad Asy-Syajjar. Aku pun memberitahu orang itu 
tentang mimpiku semalam, yakni ketika saya berada di majlis Habib Abdullah Haddad, lalu ada 
seorang yang datang kepadanya. Kalau begitu, kataku, engkaulah orang itu.” Dari kebiasaan 
Syeikh Al-Hijazi ini, dia selalu membaca Ratib Haddad ketika saat ketakutan baik di siang hari 
mahupun malamnya, dan memang jika dapat dibaca pada kedua-dua masa itulah yang paling 
utama, sebagaimana yang dipesan oleh penyusun Ratib ini sendiri. Ada seorang dari kota @uds 
(Syam) sesudah dihayatinya sendiri tentang banyak kelebihan membaca Ratib ini, dia lalu 
membuat suatu ruang di sudut rumahnya yang dinamakan Tempat Baca Ratib, di mana 
dikumpulkan orang untuk mengamalkan bacaan Ratib ini di situ pada waktu siang dan malam. 


Di antaranya lagi, apa yang diberitakan oleh Sayyid Ali bin Hassan, penduduk Mirbath, katanya: 
“Sekali peristiwa aku tertidur sebelum aku membaca Ratib, aku lalu bermimpi datang kepadaku 
seorang Malaikat mengatakan kepadaku: “Setiap malam kami para Malaikat berkhidmat buatmu 
begini dan begitu dari bermacam-macam kebaikan, tetapi pada malam ini kami tidak membuat 
apa-apa pun karena engkau tidak membaca Ratib. Aku terus terjaga dari tidur lalu membaca Ratib 
Haddad itu dengan serta-merta. 


Setengah kaum Sayyid bercerita tentang pengalamannya: “Jika aku tertidur ketika aku membaca 
Ratib sebelum aku menghabiskan bacaannya, aku bermimpi melihat berbagai-bagai hal yang 
mengherankan, tetapi jika sudah menghabiskan bacaannya, tidak bermimpi apa-apa pun.” 


Di antara yang diberitakan lagi, bahawa seorang pecinta kaum Sayyid, Muhammad bin Ibrahim bin 
Muhammad Mughairiban yang tinggal di negeri Shai'ar, dia bercerita: “Dari adat kebiasaan Sidi 
Habib Zainul Abidin bin Ali bin Sidi Abdullah Haddad yang selalu aku berkhidmat kepadanya tidak 
pernah sekalipun meninggalkan bacaan Ratib ini. Tiba-tiba suatu malam kami tertidur pada awal 
waktu Isya', kami tidak membaca Ratib dan tidak bersembahyang Isya', semua orang termasuk 
Sidi Habib Zainul Abidin. Kami tidak sedarkan diri melainkan di waktu pagi, di mana kami dapati 
sebagian rumah kami terbakar. 


Kini tahulah kami bahwa semua itu berlaku karena tidak membaca Ratib ini. Sebab itu kemudian 
kami tidak pernah meninggalkan bacaannya lagi, dan apabila sudah membacanya kami merasa 
tenteram, tiada sesuatupun yang akan membahayakan kami, dan kami tidak bimbang lagi 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5119 ) 


terhadap rumah kami, meskipun ia terbuat dari dedaunan korma, dan bila kami tidak 
membacanya, hati kami tidak tenteram dan selalu kebimbangan.” 


Berkata Habib Alwi bin Ahmad, penulis Syarah Ratib Al-Haddad: “Siapa yang melarang orang 
membaca Ratib ini dan juga wirid-wirid para salihin, niscaya dia akan ditimpa bencana yang berat 
daripada Allah Ta'ala, dan hal ini pernah berlaku dan bukan omong-omong kosong.” Berkata Sidi 
Habib Muhammad bin Zain bin Semait Ba'alawi di dalam kitabnya Ghayatul Gasd Wal Murad: 
Telah berkata Saiyidina Habib Abdullah Haddad: “Siapa yang menentang atau membangkang 
orang yang membaca Ratib kami ini dengan secara terang-terangan atau disembunyikan 
pembangkangannya itu akan mendapat bencana seperti yang ditimpa ke atas orang-orang yang 
membelakangi zikir dan wirid atau yang lalai hati mereka dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah 
Ta'ala berfirman: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingatiKu, maka baginya akan 
ditakdirkan hidup yang sempit.” ( Thaha: 124 ) Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang 
berpaling dari mengingati Tuhan Pemurah, Kami balakan baginya syaitan yang diambilnya 
menjadi teman.” 


( Az-Zukhruf: 36 ) Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingat 
Tuhannya, Kami akan menurukannya kepada siksa yang menyesakkan nafas.” ( Al-Jin: 17) 


(1) Dipetik dari: Syarah Ratib Haddad: Analisa Dan Komentar - karangan Syed Ahmad Semait, 
terbitan Pustaka Nasional Pte. Ltd. 


MEN UI 
sad Gogle op Al ae Kadi 
Ratib Al Haddad Moga-moga Allah merahmatinya (Rahimahu Allahu Ta'ala) 
N BA . 0. Pe Mn pn. 3 90 - - - - 
KALI — elang ale AI lo Mapan UY yag Uas y Liat 4 Laka 8 a22 Aa ra) MEI Jaa 
1. Mr PENA gam 
2... 0 0 Ao - -$ - 09 A0 0 -. BG. Ao. 5 o8 o- - . 0g. 90 co 8. 1x Ao. o- 
Bl po .ekinnad! Di pall Uakl Leyaniai SU Hai SL Lg (2 Mu At TA Te 53 & Il 


2 Mn as Ga Layan Ag Ip FU Yg Ka LI Pa AA IA 
VPN Spa IA tlp sin Dab Va Hi Up 5 Ol Sy 


AIA 


ai JA yag Cegah op. 


AA o ak Ta Den MA 2 A2. AA PAN Kai DAN 2. Ba Pa Ha 8 0 oo. 09 - 2019 L. 

Bak an Ag 3 An AG SAN ie MIA INA 
40 190. 0. B2. 0d 10. ga 20 Pa 

metal dg Ly Sl AS Calo y Lara IE, 


o 0... Pad BR. 0 gog 0 - 0 139, LA B- 0... 0 2 2 0002 0 12 2. n10 3 D PA, Pa TI 
4. Jas Yg Ca Utlast af Tia 0) Uikoelp Y Lay CSI La Ugal Kan La Ud Uang YI Lani dal HI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5120 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. 01 7.90 0 0 2 RA Pad 


BY ya si ni aU enda na 


- 0. SA 22 A5 3 0 Ac 0 Ao. 0 A— A4 Oo 


5 ad sea JS ega Lean La as ush kap iss 


Ten AM Pa Kan 2) Ola X3) 


7.90 9 “9 


8. peda pemda X3 


- 304 


10. Gis Us - SU & SSI del. (X3) 

11. di — sa Wa d Y, PN na al ga TN Pu & (—a, X3) 
12. LG Sasa Pa AG 5. (K3 

13. ita ateu PEN ae DG ema. X3) 

14. Aa LAI II AM aa AL LT. (X3) 

15. ts oa si ag Us Gel UU. (X3) 


LO. AYI 23 de erat SY III 5 L. (KT) 


90 o0lo ad. Pang - 9 0 A0 LO2BA £ 9 


18. Spa 3 So yaaa KAK ae. X3) 
40 - 40 20. 8 - 

Da aan 

ma Sa UG at VA pena U. (X3) 


Ac 0.0 AD oo. Oo 0. 


20. Hg Ak AN GA UAN ISU GA L. X3) 


0-0 g 


21. Wb aa Aksal GA pa Ai pasta, X4) 


22. AYI. X50) 


v 


2. 2.8 20 8. OA. NB. A4 


23. Ma IT Jai AI 73 a23 Danny PS) Ii lag Ily dile A lo A1 Jay Kaban 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5121 | 


- 190 - 0 0 0 Ace — 000 ae ..9 0.9 


— ago La A9 Ha Walah opal ea IS Ika Lg oya Olah sa al sa tenant dya) 
LAI 
Ah SN IA px. 


2NOo— Oo - e. 


AS Sy ag Hy So IS AN MI th sa 3. (3XK3y 


25. AN Pera AN emg 


- Ie 0 - s9 8. 0 -— 2.0... - 8. 0 20. 3 2.90 8 202.03 


AN) lan yag tk SBL DA yag dg BI gali yag sala La oa sala Lo Sel Ji 


26. AN Pee, AI emg 


OA (TE ) - sunah Sal pa 


KA 


0. 


27. Li 


Pad z AA 0 


Sale AJI Labs LS) map) mal poly ale (Up 21 daan Pada Gaga r» SI 


£ oge Pe NN ad 


PAN Ng ara da Jt aga) oa Uni dad 3 Hah 


-0. 


28. LI 


dim SH Uda AI aa aU Oa PN akan BS La al ola pln dl 


2... c0 gg. 0 0 000 


Ka: » 8 “ Winky (3 RE Buat Hey 3 Lada. 


-0. 


29. LI 


3 dye, sladi gja caM X0 rapid SI, Adi 2 ABI obat IN lo SI SI 


- oge 0 g 0 Sen 2... 


AN EN aU 3 Hp SIA Saat bad 9 kem SH uda, 


0. 


30. LI 


OAA. 0 0A. On, 


Ang in Ao Meki, sal Ipad, inna Kg AJI Sella dl os "Lg S 


n... 
2.2. 0 ge Sabon 


A3 Hub bad 9 
31 BBI ng): 


BAG. 08 - . 3 BA9- -0 Ad Tap Tan 


en ag tenan tg Jaly Matan Van le Joo pl taaja (Ay Kadi Sl Ika Sandal 5 Si Anni 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 51 22 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 LL, tubuh BY, Ll, Libsf Sd befatoms Of4 «pond! Ja Wala UY 6 Us Olga dat 
SERI EN 25 JI bani 2 YK Kiky ms JS da DL ye oran Kama JS. 
32. AS, an s Oh Sae 3 Anal $ Mlm 5 On Ha Lu AI. X3) 
Sumber: www.fb.com/notes/alfayr-mbah-jenggot/ratib-haddad/454686328099Akan 
0069. Al-Wirdul Lathif Beserta Terjemahnya 


Saba 3 Fi 
Ala ra SG 
Wirdul-Latif 
Zikir Pagi Dan Petang 
JAS Gala or dl das Hail PLAY! 
Susunan Al-Imam Al-Gutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad 


Wirdul-Latif 


Wirdul-Latif adalah satu dari susunan wirid dan zikir oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al- 
Haddad. Selalunya ia dibaca berseorangan pada waktu pagi dan petang. Seperti karangannya 
yang lain, Imam Haddad menguatkan wirid ini dengan ayat-ayat Al-Guran dan hadith. 


Dengan cara tulisannya yang senang difaham, pendek dan tepat, beliau menyusun ayat-ayat Al- 
Guran dan Hadith untuk berzikir kebesaran dan kelebihan Allah. Dinamakan Wirdul-Latif (wirid 
ringan) sebab senang dibaca dan senang dirasakan di hati kita. Juga sebab ia tidak begitu 
panjang seperti wirid yang besarnya, iaitu Wirdul-Kabir. 


Karangan dan bacaan Wirdul-Latif di sini ialah seperti yang dianjurkan oleh pengikut-pengikut, 
murid-murid dan muslimin di negeri Arab, Semenanjung Asia dan Africa, dari keturunan Al- 
Haddad, Munsib-munsibnya di magam Imam al Haddad di Al-Hawi, Tarim - Hadhramaut di negara 
Yaman. 


Imam Alawi bin Ahmad bin Hassan Al-Haddad, anak kepada cucu beliau telah menyusunkan wirid 
ini dengan mengurangkan jumlah bacaan tasbih and tahmeed. Perulangan tasbih dan tahmeed 
dikurangkan kepada tiga dan ditambah satu ayat untuk gantinya. Baginda mengikut arahan Allah 
seperti di Surah 2 Al-Bagarah Ayat 286: “Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang 
terdaya olehnya.” 


Diriwayatkan daripada Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w telah masuk ke masjid dan baginda 
mendapati ada seutas tali yang direntangkan di antara dua tiang, lalu baginda bertanya: “Tali 
apakah ini?” Para Sahabat menjawab, “Tali itu digunakan oleh Zainab untuk sembahyang, apabila 
dia merasa malas atau keletihan dia akan berpegang pada tali tersebut.” Rasulullah s.a.w 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5123) 23 


bersabda lagi, “Lepaskan ikatan tali tersebut, seseorang dari kamu hendaklah bersembahyang 
dengan keupayaan yang ada pada dirinya, apabila dia malas atau letih maka hendaklah dia 
berhenti.” Zainab adalah seorang yang kukuh imannya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya 
kepada Zainab r.a. jikalau ia mahu belajar satu zikir yang berpahala serupa dengan membaca 
bilangan zikir-zikir ini. Dan Baginda pun berkata, “tambahkan kalimah “seberapa banyak ciptaan 
Nya' kepada setiap tasbih, taslim and tahmeed”. 


Sudah tentulah lebih baik kalau kita ada masa dan tenaga untuk membaca wirid ini dengan 
sepenuhnya. Insya Allah Allah akan memberi kita taufig dan hidayat dan merahmati Al-Habib kita 
serta memimpin kita ke jalan yang benar. 


Sada 3 

gp nga 

n- PIA 3 0 2 0 0 0N0. 0-0. Aw OA in Ld A10: 23 04 

(Oey AH Tpi SK dy Aap Sy Ad asa Al ct Al ya J3 


1. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai 
Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa: Allah Yang menjadi tumpuan segala permohonan, Ia 
tidak beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan, Dan tidak ada sesiapapun yang sebanding dengan- 
Nya. Surah Al-Ikhlas (3X) 


Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-khudri: seseorang mendengar bacaan 
surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. Pada keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah 
S.a.w. dan sampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka bacaan itu tidak cukup dan 
lengkap. Rasulullah s.a.w berkata, “Demi tangan yang memegang nyawaku, surah itu seperti 
sepertiga al Guran!” 


Dari Al-Muwatta', diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Saya sedang berjalan dengan Rasulullah s.a.w, 

lalu baginda mendengar seseorang membaca surah al-Ikhlas. Baginda berkata, “Wajiblah.” Saya 

bertanya kepadanya, “Apa ya Rasulallah?” Baginda menjawab, “Syurga” (Wajiblah syurga bagi si 
pembaca itu). 

DP CAR AI gann. 

(23) 


2. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai 
Muhammad): “Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh, daripada 
kejahatan makhluk-makhluk yang Ia ciptakan: dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap 
gelitas dan daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada simpulan-simpulan ikatan: dan 
daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya”. Surah Al-Falag (3X) 


Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada salah seorang 
anggota keluarga baginda yang sakit, baginda menyemburnya dengan membaca bacaan-bacaan. 
Sementara itu, ketika baginda menderita sakit yang menyebabkan baginda wafat, aku juga 
menyemburkan baginda dan mengusap baginda dengan tangan baginda sendiri, kerana tangan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5124 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


baginda tentu lebih banyak berkatnya daripada tanganku.. 
Be JI LI Dena. 
CS ny Ra ja Kp Jaa Uya SAI GA palang aya CA Ai KA la GA La Sal J3 
3. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai 
Muhammad): “Aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Yang Menguasai sekalian 
manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, Dari kejahatan pembisik 


penghasut yang timbul tenggelam, Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati 
manusia, dari kalangan jin dan manusia”. Surah An-Nas (3X) 


Dari Tirmidhi diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri: Nabi Muhammad s.a.w selalu meminta 
perlindungan daripada kejahatan jin dan perbuatan hasad manusia. Apabila surah al-falag dan an- 
nas turun, baginda ketepikan yang lain dan membaca ayat-ayat ini sahaja. 


4. Ya Tuhanku, aku berlindung dengan-Mu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula 
dengan-Mu ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. (3X) 
Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 97-98 


5 BAN NUN Un un aa ui usa 


5. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main 
saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? 
Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 115 

6. HI HA Li YA y AK Sad On) 2 J3. 


6. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya - Tidak ada Tuhan Selain Dia - Tuhan yang 
mempunyai “Arsy yang Agong. 


Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 116 


0-0. 


7. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil 
pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya 
orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. 


Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 117 


8. Dan katakanlah: Ya Tuhanku berilah ampunan dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi 
rahmat yang paling baik! 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5125 | 


Surah 23: Al-Mu'minun Ayat 118 
9. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada 
di waktu subuh. 
Surah 30: Ar-Rum Ayat 17 
10. Oo ea 3 Ls) PAN Sp LN, 
10. Dan bagiNyalah segala puji di langit dan bumi, dan di waktu petang dan di waktu kamu berada 
di waktu dhuhur. 
Surah 30: Ar-Rum Ayat 18 
II SE GM AAN NA AA AH 
11. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup 
dan menghidupkan bumi sesudah matinya: dan seperti itulah kamu dikeluarkan dari kubur. 
Surah 30: Ar-Rum Ayat 19 
12. CM) MAN WLAN uya padi mand! DU Ss 


12. Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari bisikan 
syaitan yang terkutuk. (3X) 


Dari Abu Daud diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri: “Apabila Rasulullah s.a.w. sembahyang 
tahajjud, selepas beliau bertakbir, baginda membaca: “Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar 
dan Lailaha illallah, tiga kali kemudian beliau mengucap: “Aku berlindung dengan Allah, Yang 
Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari bisikan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, 
godaannya dan ludahnya. 


13. 3 Ka yi Gaji JGA Clip ai jp Kitatn Hate SI Ja Je Aa IA Y: 


13. Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Guran ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan 
melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan- 
perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. 


Surah 59: Al-Hashr Ayat 21 
1 PI PAI ya BAN, Ha Ie ja LI ed Aja 


14. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 
Dialah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. 


Surah 59: Al-Hashr Ayat 22 


101 0 4 wc x 2. 92 Bus, 30 3 wu 0 AA 90 3 0-20 4 080 Aw 3 0820 3 10 22 w 2.9 "AA -A 
15. 0 jig Las AI Obong C7SiAI md aja range! p—A di (adi 0 kill CL ya VI) Y cell dl ya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5126 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


15. Dialah Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia: Raja Yang Maha Suci: Yang Maha Sejahtera, Yang 
Mengurniakan keamanan: Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, 
Yang Memeliki Segala Keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 


Surah 59: Al-Hashr Ayat 23 
16. SI PA yag (PNG Ia HC Tamat Kemal slama IA ep SITI JIE AI ya. 


16. Dialah Allah Yang Menciptakan: Yang Mengadakan: Yang Membentuk Rupa, Yang 
Mempunyai 


sifat-sifat yang baik: Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi: dan Dia-lah 
Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. Surah 59: Al-Hashr Ayat 24 


17. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Surah 37:Al-Saffat Ayat 79 
1S. Saint! Gm SNIS Uh. 


18. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
Surah 37:Al-Saffat Ayat 80 


0 010 - 9 zw 
19, in jl Ulas oa dil. 


19. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. Surah 37:AI-Saffat 
Ayat 81 


20. C5) ale L Ta 2 SLB AI OK del 
20. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhlukNya. (3X) 


Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca doa ini tiga 
kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh atasnya.” 


21. (USB) pai pdl yA sai DVI PI Segi data Ra pai Y GAN AI ea 


21. Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tak satu pun, yang di bumi mahupun di langit 
dapat memberi bencana dan Ia Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X) 


Dari Ibn Hibban: Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Hamba-hamba Allah yang membaca doa ini 
pada waktu pagi dan petang, tiada kesakitan apa jua akan di alaminya.” 


LD 2290 2 2 1. 22 Wan 2 1.90 0 aga 0... -.9 . 90 & 0 0 " w3 w 
Da (638) BAN GA  Bpny Uniley de Utan mb jang Rey Rani Gp Ian commai Gil a 


22. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendapatkan kurnia, kesehatan serta perlindungan 
daripada-Mu di pagi hari ini, maka sempurnakan kurnia kesihatan serta perlindungan-Mu padaku 
di dunia dan akhirat. (3X) 


£ 00 00 2 90. . 0g W 00 NX. 0g up. 0oL 2... 1ne .. . 0.00. 3 0 . 3 0 8 0 » uu 
23. DS Baya Y Sao YAI Y AI ol aa 2 eny BKN Ulas Alas gal, Dagal on AI mali 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5127 ) 21 


2 RS. 0 Loe Ew. 3 Vga 
(bh By Bas nee ot, 


23. Ya Allah, di pagi hari ini aku mengambil-Mu sebagai saksi, begitu pun para pemikul “Arsy-Mu, 
para malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahawa Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan selain 
Engkau, Tunggal tiada sekutu, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. (4X) (Sila 
rujuk ke-31) 


3-0 & 2 Ie Ie ay 0. 20 290 W w Lo. o- 
24. (CNG) Lodaya Sy dani Ily haha raat HD) AV Sawi 


24. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, pujian yang memadai nikmat-nikmat-Nya 
dan mencukupi penambahanNya. (3X) 


. - A0 A.A — Pa ad oo 20109 020 8 0, 00 — 08 w 0 3 0. 0 N 3 0. 
2D. (LE) nela Tara Aly Pe Y BII 3g Kutang 0 PUN Kamde DAS 3 Kemben DU Lal 


25. Aku beriman kepada Allah Yang Maha Agung dan ingkar terhadap sembahan selain Allah, 
kejahatan dan thoghut (segala yang disekutukan dengan Allah), dan aku berpegang dengan tali 
yang kukuh yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (3X) 
Surah Al-Bagarah Ayat 256, 


Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam, yang menceritakan satu peristiwanya kepada 
Rasulullah s.a.w. lalu baginda berkata, “Syurga itu Islam, dan berpeganglah Pegangan Yang 
Teguh (urwat al-wuthga) supaya kamu sentiasa menjadi seorang Muslim sampai kamu mati.” 


ag In (KN Td Oo A w 8. 3. s - 0 - NE 84 0 — 
26. (ES) Naya Lesi pel dal AI Jap barang Ula PLAYU ye) dh em) 


26. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad s.a.w. sebagai Nabi 
dan rasul. (3X) 


Dari Abu Daud dan Tirmidzi: Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Sesiapa berdoa setiap pagi dan 
petang dengan doa ini akan masuk ke syurga.” Surah 3: Ali-Imran Ayat 19: Sesungguhnya ugama 
(yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. 


P ag Nekd DN ad 3. 3 0ow £ oee 8 elo Na 0. 


21. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, tiada Tuhan melainkan Dia, kepada-Nya aku bertawakal, 
dan Dialah Penguasa Arasy yang agung. (7X) Surah 9 al-Tawbah Ayat 129. Dari Tirmidhi, 
diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah s.a.w. bersabda, “Bagaimana saya hendak 
rehat sedangkan tiupan telah sedia di mulutnya, membuka telinganya dan tunduk kepalanya, 
menunggu arahan untuk meniup? Ditanya lagi, apa pula arahan baginda, “Cukuplah Allah sebagai 
pelindungku dan Dia lah sebaik-baik penjaga.” 


28. Gin) ekuy konon ly daun Gila de Joo mel 


28. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam-Mu ke atas penghulu kami Muhammad serta 
keluarga dan sahabat-sahabatnya. (10X) 


Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al 'As: Rasullulah s.a.w. bersabda: 
“Sesiapa meminta Allah berselawat kepadaku, Allah akan membalas keatasnya dengan sepuluh 
kali selawat.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5128 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Surah 33: Al-Ahzab, Ayat 56: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat (memberi segala 
penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w): wahai orang-orang yang beriman 
berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang 
sepenuhnya..” 


"w 2.890 - 8 3g o- 0... 3 90 - 0 " @2u- 
29. Pa Balam oya Sl Sel Cas Bem uya St SI mali, 


29. Ya Allah aku bermohon kepada-Mu untuk kebaikan yang tidak disangka, dan aku berlindung 
dengan-Mu daripada bencana yang mengejut. (Sila rujuk Hadith Per. 31) 

30. Kembara CL Bas, Suga Je Ul, Bare Bf omi SY ta cit ubi. 
30. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau: Engkau ciptakan daku dan aku ini 
adalah hamba-Mu dan aku akan menuruti titah dan amanat-Mu sekuat tenagaku. 


Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aws, Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sebaik-baiknya 
cara memohon ampunan dari Allah ialah: “Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain 
Engkau: Engkau ciptakan daku dan aku ini adalah hamba-Mu dan aku akan menuruti titah dan 
amanat-Mu sekuat tenagaku tanpa soal. Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal buruk yang 
Engkau ciptakan, dan aku mengakui nikmat kurnia-Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka 
ampunilah daku, kerana tak ada yang mampu mengampuni dosa itu selainkan Engkau.” 
Rasulullah s.a.w bersambung lagi... (Sila rujuk Hadith Per. 31 dibawah) 


BL. AAN Upin GR SE dp LAN AG (Io aa ON ep In USA, 
31. Aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku mengakui 


nikmat kurnia-Mu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka ampunilah daku, kerana tak ada yang 
mampu mengampuni dosa itu selainkan Engkau. 


Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Buraydah ibn Hasib: Rasullulah s.a.w. bersabda: Kalau sesipa 
katakan di waktu pagi dan petang,: “ Ya Allah! Engkaulah Tuhanku: tiada tuhan selain-Mu, Engkau 
Penciptaku, aku hamba-Mu, dan aku berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan putus: 
Aku berlindung dari perkara buruk yang aku telah lakukan: aku mengakui nikmat-Mu serta dosaku, 
ampunilah aku sebab tiada yang mampu mengampuni selainkan Engkau.”, dan jika dia mati pada 
hari atau malam itu, dia akan masuk syurga. 


0 -9 (3 90 JB. 0g 4 OW 2 Oce 2 0g w Pn 0 wo. 0 w Iwa 
32. aa Hr 0) Ay Sp Ide ci VI IV ag oi 


32. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku tiada tuhan selain Engkau, hanya kepada Engkau aku berserah 
diri, dan Engkaulah Tuhan yang mempunyai Keagungan. 


Dari Bukhari, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, Rasullulah s.a.w. apabila dimasa kesusahan 
berdoa dengan membaca: “Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, Maha Sejahtera, Maha 
Kuasa. Tiada yang berhak disembah selain Allah, Tuhan senanjung syurga dan dunia, Raja Yang 
Agung.” 


33. san jai SY) F8 Yg Io Vo 3 Las Sh DS MU. 


33. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5129 ) 


terjadi, Tiada daya dan tiada kekuatan tanpa pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha 
Besar (Rujuk Keterangan di Per: 54) 


34. His ah K je His ha, —3 sa 3 ai —l. 
34. Aku mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya 
Allah tetap meliputi ilmu-Nya atas tiap-tiap sesuatu. 
Surah 65: Al Talag Ayat 12 
Ia Ma INA GIA Ph ke Pr USA A3 


35. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan diriku sendiri, dan dari kejahatan segala 
yang melata yang ubun-ubunnya berada dalam genggaman-Mu, sesungguhnya Tuhanku selalu 
berada di atas jalan yang lurus. 


340 0 - Lani On ui 8 0 0... 0. 30 3. - 


36. Ya Allah, Yang Hidup, Tuhan Yang Berdiri Sendiri, aku memohon pertolongan dengan kasih 
sayang-Mu, dan aku memohon perlindungan daripada siksa-Mu. 


BT. ogap po Dil ya AA HIV em AS Yg AS ta Je, 


37. Berilah kepadaku kebaikan dalam semua permasaalahanku, janganlah Engkau menyerahkan 
daku kepada diriku sendiri, dan jangan juga kepada salah seorang pun daripada makhluk-Mu 
walau sekelip mata sekalipun. 


ow ce. 9 - Bo 2 ge 0 20. Oo 0 -— - 304 - £ 29. 0-90 - - 302 ge 12 0. w-0 - - 304 O0w G3w. 
38. al Ae ya eh Sl) dad pa oa eh 3s) Je mad aa Oa Sel OA, Ho en Sei Sl ai 
dl JI 33. 


38. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung 
dengan-Mu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada 
bebanan hutang dan daripada paksaan manusia. 


Dari Bukhari, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik: apabila Rasulullah s.a.w., berhenti untuk 
berehat: saya dengar baginda berdoa: “Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah 
dan kesedihan, dan aku berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku 
berlindung dengan-Mu daripada bebanan hutang dan daripada paksaan manusia" 


39. AM, Gal katdi WE 51 ai, 
39. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan akhirat. 
AO. dl daly Cabang Usa Gd KAS BU ea, yaah WIL SI mal, 


40. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan dan kesejahteraan serta perlindungan 
yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. 


Dari Abu Dawud, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar: Rasulullah s.a.w. selalu mengucapkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5130 ) 30 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


doa ini di waktu pagi dan petang: “Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan 
akhirat. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu pengampunan dan kesejahteraan serta perlindungan 
yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah segala 
ke'aibanku, dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang 
datang dari depanku dan dari belakangku, dan dari kananku dan dari kiriku, dan dari atasku, dan 
aku berlindung dengan keagungan-Mu agar jangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari).) 


41. Ya Allah, tutupilah segala ke'aibanku, dan amankanlah ketakutanku. (Sila rujuk Hadith Per: 40) 
A.A BN SANA DA LE la 


42. Ya Allah, peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depan dan belakangku, dan dari 
kanan dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan keagungan-Mu agar jangan ditipu 
dari bawahku (tanpa disedari). (Sila rujuk Hadith Per: 40) 


0 00 8. og 30 8 oge o 00... oge 0 8 01. age 0 0 0... age 0 00 0 0g W su 
43. PA) as wi, (akui Ay —anbai il) NG wi, —iil it 


43. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan daku, memberikan petunjuk kepadaku, memberi 
makanan padaku, memberikan minuman kepadaku, mematikan daku, dan membangkitkan daku 
semula. 


Dari Muslim, diriwayatkan oleh Migdad, Rasulullah s.a.w bersabda, “Allah, memberiku makanan, 
memberiku minuman,” setelah baginda dapati susunya telah di minum oleh seorang. 


Ad. (LA) ala de ala le At Jo aU oa de AI TG Je) alay la Jo nga 
Ken gn tai 


44. Kami berada pada pagi ini dengan fitrah beragama Islam, di atas kalimah ikhlas, dengan 
agama Nabi kami Muhammad s.a.w dan agama bapa kami Ibrahim a.s. yang lurus dan berserah 
diri (kepada Allah), dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang yang 
mempersekutukan Allah dengan yang lain. 


“Hari ini Kami telah lengkapkan agamamu, dan penuhkan nikmat-Ku kepadamu, dan meredhai 
untukmu Islam sebagai agamamu. Surah 5: al-Ma'idah Ayat 3 


45. tj & Aka : 1, al si ma anta i f Ge On Tapa Bip Aa OP FE | OP is 5 fk abi 
45. Ya Allah! sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama Engkau, demikian pula di waktu 


petang, dan di kala hidup dan di kala mati, dan hanya kepada-Mu lah tempat kebangkitan, kami 
berada di waktu pagi sedang kekuasaan tetap berada bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. 


Dari AbuDawud, diriwayatkan oleh Abu Malik: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila bangun pagi, 
bacalah: “Ya Allah, sesungguhnya kami berada di waktu pagi bersama Tuhan seru sekalian alam. 
Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini keterbukaannya, kemudahannya, 
cahayanya, keberkatanmya dan petunjuknya: dan perlindungan dari keaiban yang datang dengan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5131 ) 


nya dan sesudahnya.” Pada petang hari serupa juga. 
AG. ohka Sp ay pig pai Aa pg Ia ya Ultah SI mail 


46. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, pembukaannya, kemudahannya, 
cahayanya, berkatnya dan petunjuknya. 


0 aw o 20 aa 0. 9 - 208 0. 200 0 40 Risa HO, 0 " @2u- 
AT. Ae Lo ia gal IA oya Ola Sel) tagi La 3 ena Ika Gas SA SI mai, 


47. Ya Allah aku memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, 
dan aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan hari ini dan keburukan apa yang terdapat 
didalamnya. 


48. WNS Je KAN US, Kabdi SG Uh pa Dan Sh Wil ja 3 Yi ya Gg mel Lali, 


48. Ya Allah, nikmat yang aku terima di pagi ini, atau yang di terima oleh salah seorang dari 
hamba-Mu, maka sumbernya hanyalah Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu, bagi-Mu lah pujian 
dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu. 


Dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Malik: “Seorang bertanya Rasulullah s.a.w.: Berilah kami 
suatu ayat yang boleh kami ulangi tiap pagi, petang dan apabila kami bangun dari tidur. Baginda 
suruh kami berdoa: "Ya Allah! Yang Mencipta Syurga dan dunia, Yang Mengetahui semua yang 
zahir dan batin, Engkaulah Tuhan sekian makhluk: para malaikat saksikan bahwa tiada tuhan 
selain-Mu, kami berlindung dengan-Mu dari keburukan diri kami dan dari bisikan syaitan yang 
menyekutukan Mu.” 


Dn co 202 ca... 9. Pa oo 2202 022.1 2 2.03 
49. (836) ALS hara g AP AI 9 dam —P 39 P5 SAS Oeka2019 AI Ulorew 


49. Maha Suci Allah dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan makhlukNya, sebanyak bilangan 
keridhaanNya, sebanyak timbangan “ArsyNya dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatNya. (3X) 


Diriwayatkan daripada Juwairiyah Ummil Mukminin r.a., bawahasanya Nabi s.a.w keluar dari 
rumahnya pada suatu pagi setelah habis sembahyang subuh sedang Juwairiyah masih di tempat 
sembahyangnya (berzikir), apabila beliau kembali ke rumah setelah menunaikan shalat Dhuha, 
beliau dapati Juwairiyah masih di tempat sembahyangnya lagi, lalu beliau bertanya: Apakah 
engkau masih lagi berkeadaan seperti aku tinggalkanmu tadi? Maka berkata Nabi s.a.w.: Bila aku 
meninggalkanmu tadi aku telah mengucapkan empat kalimah sebanyak 3 kali, jika ditimbang 
dengan apa yang engkau ucapkan sejak awal hari tadi niscaya ia lebih daripada apa yang engkau 
ucapkan, iaitu wirid yang disambung dengan”sebanyak bilangan ......”. 


SO. (USG) ALS Slaay A2 Tj) Andi o—yy Ale SAS okay pala! Al dasi 
50. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan makhlukNya, 


sebanyak bilangan keridhaan-Nya, sebanyak timbangan “Arsy-Nya dan sebanyak bilangan 
kalimat-Nya. (3X) 


- - 0. D0 200 2 2x. - 0. og - ee 2 2... x - 0. - nan 2 ...x — 2 03 
SL. Or (LS eat La DA dl Ola (PIN DI La d2 dl Ulun tel —aadl S Gl La da0 AI Ul—ousa 
(PSS) 5 ya Lb cus dl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5132 ) 32 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


51. Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Maha suci Allah sebanyak bilangan 
ciptaan-Nya di bumi, Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya dan 
Maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X) 


Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abu Waggash r.a. bahawasanya dia bersama Rasulullah s.a.w. 
mendatangi seorang perempuan sedang pada kedua tangan perempuan itu ada biji (kurma) atau 
kerikil dihitungnya dalam tasbihnya, maka bersabda Rasulullah s.a.w.: Mahukah engkau aku 
memberitahumu sesuatu yang lebih mudah atau lebih utama buatmu? Lalu beliau menyambung 
dengan membaca wirid yang disambung seperti diatas ini. 


1 40-00 - o- L 2... ox So. o- og - -. Lc... ox So. o- -w - -. Lc... ox S0. 0 
S2. Ki US et AA API (PI 3 Ie 5 da0 MAA telan De d5 Ad Ari 


52. Segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, segala puji bagi Allah 
sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di 
antara keduanya dan segala puji bagi Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X) 


- o- 2... Xx » - 2. og - Pad 2... w Pad - - Pad 2... Xx w Pad 
53. y— da0 VI YP GS 5 das YAI Y ee de 5 cas MY Y 
Ka ks 13 Ka eni F pa AT Pn Men Ne an 

(BSE) 5 ya ML cas MI YI al Y 3 


53. Tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada tuhan melainkan 
Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan 
ciptaan-Nya di antara keduanya, dan tiada tuhan melainkan Allah, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. 
(3X) 


Len 38X D2... 0. LD 22. 30 N og as Sea 202 32 2M - ah ea LD 202 32 EM 
54. san LS AI CE ea a20 PST AI PI de Un san LSN AI celana dj sus ST AI 
#1 2 . 3 si “ PN - 

(636) Jb pt 


54. Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, Allah Maha Besar, sebanyak 
bilangan ciptaan-Nya di bumi, Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara 
keduanya, dan Allah Maha Besar, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X) 


Dari Al-Muwatta, diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: 
Sesiapa yang membaca: “Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, 
kepunyaan-Nya lah kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji dan Dia Maha kuasa atas segala 
sesuatu” dalam sehari sebanyak seratus kali, nescaya dia mendapat pahala sebagaimana 
memerdekakan sepuluh orang hamba. Dia juga diampunkan seratus kejahatan, dibuat untuknya 
benteng sebagai pelindung dari syaitan pada hari tersebut hingga ke petang. Tidak diganjarkan 
kepada orang lain lebih baik daripadanya kecuali orang tersebut melakukan amalan lebih banyak 
daripadanya. Manakala mereka yang berkata: “Maha suci Allah dan segala puji hanya bagi Allah”, 
dalam sehari sebanyak seratus kali nescaya terhapuslah segala dosanya sekalipun dosanya itu 
banyak seperti buih di lautan . 


(i) Al-Habib Abibakar Sakaran didalam Hizbnya telah mengatakan bahawa pengucapan, “Ya Allah, 
limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarga 
dan sahabat-sahabatnya sekalian” ialah sebagai pintu menuju kepada Allah: dan kunci ke pintu itu 
lalah ucapan, “Tiada tuhan melainkan Allah”: dan pertahanannya ialah ucapan, “Tiada kekuatan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5133 ) 33 


atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha K5 dan Maha Agung” 


90 90 w - 


90-90 w 


PN Dan ne 


90 290 w 


90-90 w 


(638) HE ja La Sae ba AN SL SY, ON 


55. Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, 
sebanyak bilangan ciptaan-Nya di langit, tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, tiada kekuatan atau 
kuasa melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan 
ciptaan-Nya di antara keduanya, dan tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah Yang 
Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan ciptaan-Nya. (3X) 


56. Lana da ka 20 pun) wou0) dl sy P3 panah Unta Ie Jo mali 

PN da ka 20 plan) wou0) dl sy P3 ana Uta Ie Jo padi, 

IS ya Le 5A0 pang wu0) dl Hej AN Ag Hasan Ca le po mali 

Se ja Usa elu) wou0) dl ey AN Gg Ian Va da uje mal, 

56. Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang 
Ummiy (buta huruf) dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di 
langit, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad 
yang Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di bumi, 
Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad yang 
Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya di antara 


keduanya, Ya Allah, limpahkanlah kurnia dan kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad 
yang Ummiy dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya sebanyak bilangan ciptaan-Nya. 


57. by ap H3 JS Se pad ee IS He yag Kadi Sy Ul dd Bni Yon MI NY 
57. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah kerajaan, 


dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebanyak bilangan 
zarah yang dicipta-Nya seribu kali. (3X) 


58. Hp se pad sa JS He yag Kami Sy Wa dd Un pp Y oa MY IV. 
58. Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah Kerajaan, 


dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah diciptakan- 
Nya. 


DN Adly LSG AG Jah LE Uyad Ap VI laga Ola 3 IN Bola Gamal ang dy. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5134 ) 34 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


YA Hosamd OA ya JII 3 LAN OI land men gt daa opa CE pLAYI Hj Aim layer Ay: 
0. 0-90 1. . Od OLX... Oo 
Gp aila) 0ho- 3 lal AI Oles «(ya aila) 0ho- 9 A1 Oles 
2 Aa, - Aa, - ce... 1, So. 0 N 2... 03 
Gr Bln STAN 4 CAN YAI Vo cd Ian cl Obras 
M0. 0. WA c2 2.3. 3 0 0 Ao 3 Ok0 Ae 3. 0. 3. PAN, w Pad 8. £ 2 
Gp Bl) La Segi JS ola yng Anal Ay SAI Ad cd WyA Y okey WA YP AP Y (lan Jajan) 
IS ye le Jas ya 
Catatan : 


Jika dibaca pada waktu petang gantikanlah perkataan-perkataan yang di garis bawah itu seperti 
berikut: 


4 0 0 
" " 


comet " dl elmai S dg" 
Di ayat 22, 23, 44 dan 45: “Pagi” digantikan dengan “Petang”. 
PN BI 
Di ayat 45 “kebangkitan” digantikan dengan “kembali”. 
Dan di dalam ayat 46 dan 47: “hari” digantikan dengan “malam”. 
He s3 cal 
Wallahu a'lam bisowab. Semoga bermanfaat 
| Sayeed Achmad | 
0121. Etika Bersholawat dan Shalawat diringi Alat Musik 
PERTANYAAN : 
Tommy Sumardi 
Assalamu'alaikum wr wb. Bismillahirrohmaanirrokhiim 
Ungkas paky Ale lap Iin bil pa Gal le Oglaas AKA, Al ol 
yang trhormat Asatidz PISS, 
1. mohon dijelaskan tafsir ayat di atas yang sangat sering didengar. 


2. apa yang dimaksud dengan sholawat,apakah lagu2 religi (lagu Opick,Bimbo dll), @osidah 
moderen juga trmasuk sholawat.. sinjtnx bagaimana cara kita bersholawat kepada Rasululloh saw, 
di luar sholat sesuai dengan perintah Al Guran.. mohon pencerahannya.. terimakasih 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5135 ) 35 


JAWABAN : 
Masiaji Antoro 
Waalaikumsalam wr wb 
(567 Wali Kalo la ji Sd ef UI Je balas Keuh db 3 ) 
IIA Da HO gang Has pal JB Lele HASAN IDA CASIYUI aus Ale OI thl Io HAJI pl JB edi J 
Lagi Gel ails (1) . 


0 dnlb EN MPA UAN, Mal ma 3 Alta Lg "SUIS AJI Bo At or IP SI inn ad ola A33 
Fb ad oa Pl) tel yan IE LS alat pal, 


AiktaYI GASUDUN 3g (han JI JI 3D ANU eladi Jah ya Al pe SI Ola 2 Gaga AA gems al JB 
3) de 2) sae 0 jane Ju Ba SS JII ye S3 Wa PELNI NE At F- do JE 
of VI esa Pa » yaaa! 4 AS aa Una (ya A3 23 #dl3 S5 SI JG t pn Is bala KO Ati Ol , 

AE Aa dani SDN Of ena ASUDUN Aas Ale ata ML 6 APN SUN Goals day oat Dpt oolae pot Ailee S 
Lesin olindl (5 gladi er Jai oa dls elu asal tAala makan!) BNLAJU lia A Ll dat dls. 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 


beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”. (AS. 
33:56). 


Imam Bukhori berkata : berkata Abu “Aliyah : Sholawat Allah pada Nabi artinya Allah memujinya 
dikalangan para malaikat, sedang sholawat malaikat pada Nabi artinya 'doa'. 


Ibnu “Abbas ra. Berkata “Allah dan para malaikat bersholawat artinya Allah dan para malaikat 
memberi berkah, dua arti ini yang dicatat oleh Imam Bukhori dari keduanya. (Shohih Bukhori 
VIII/532). 


Abu Ja'far Arrozi meriwayatkan dari Rabii' dari anas dari “aliyah juga seperti riwayat Imam Bukhori 
begitu juga riwayat dari robii'. 


Ali Bin abi Tholhah meriwayatkan dari Ibnu Abas juga demikian (riwayat Abi hatim) 


Abu Isa Attirmiidzi berkata : Diriwayatkan dari Sufyan attsauri dan tidak hanya seorang dari ahli 
ilmu menyatakan : Sholawat Allah pada Nabi artinya : kasih saying sedang sholawat malaikat 
artinya memohonkan ampunan, kemudian Ibnu Abi hatim berkata : bercerita padaku Amr Al-audzy 
dari Waki' dari A'masy dari Amr bin marroh, berkata A'masy dari Abi Riyaah 


GL A23 Gala le Hill artinya Aiu us 
“RahmatKu mendahului murkaKu?. 


MAKSUD dan TUJUAN AYAT INI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5136 ) 36 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah ta'aala membertitakan kedudukan hambaNya, NabiNya (Muhammad) pada hamba- 
hambanya akan kedudukannya digolongan tertinggi bahwa Allah memujinya dikalangan para 
malaikat, dan para malaikat juga memujinya, kemudian allah memerintahkan pada seluruh 
penduduk alam bawah (bumi) untuk bersholawat salam pada nabi agar sholawat salam padanya 
tergabung dari langit dan bumi”. | Tafsir Ibnu Katsir VI/457 |. 


Hua ade yudi sda AI Ale alug 43 42 Hai: Lol HDI ade adl 9d 4 Dll 1193 dgaios N 
dusl ge 383 KS S wbll Ela dc Ul Jaso HYI de Kal. B9 detil (4) : ad UAN H0 banlg 93 
saall, Kardallg dil Kiwi de LSI la S3 wall laci ule alug «Ig Soil poll 3 MDA 
ul Sy. 


(4) 53J1 480/1: pts, si Sie5JI dal 9 108/1: yuli. 


Semua Ulama sepakat bahwa hukum membaca sholawat pada nabi dalam sholat wajib dan di luar 
sholat dengan mengacu ayat guran di atas hukumnya sunah, menurut kalangan hanafiyah hokum 
membaca sholawat diluar sholat wajib seumur sekali. Menurut Pendapat yang bisa dijadikan 
madzhab disunahkan mengulang-ulang bacaan sholawat saat mengingat nabi meskipun masih 
dalam satu majlis.... | Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu 11/93 J. e#ws  SHOLLUU 'ALAN NABI 
MUHAMMAD »ye 


Untuk masalah tembang dan nyanyian setahu ana seperti ini : 
BERSYAIR 


Lirik lagu dalam hukum islam sebenarnya diperbolehkan seperti tersurat dalam hadits abdullah bin 
umar : 


MSI gama don 4 KASI wo dian 4 PASI Uas, padi" 


"Syair lagu laksana sebuah kalam, syair yang baik sama dengan kalam yang baik syair yang jelek 
sama dengan kalam yang jelek" 


Dalam hadits ini jelas bahwa syair lagu boleh asal memang mengandung hal yang baik seperti 
wejangan, motivasi, atau hal-hal positif lainnya tapi bila mengandung kata-kata jorok, kotor, 
kebohongan dll hukumnya sama dengan ucapan yakni haram, dan begitu pula lirik lagu bisa 
menjadi makruh bila berpotensi melalaikan dzikir pada Allah atau berlebihan. 


BERNYANYI 
Legalitas hukum bernyanyi menjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama diantaranya : 
1. MUBAH 


Didukung oleh Al-Ghozaly (dr Syafiiyyah), Abu Bakar Al-Kholal (dr Hanabilah), Abdullah Bin Ja'far 
danAbdullah Bin Zubair (dr kalangan sahabt) dengan bertendensi pada sebuah hadits nabi yang 
diriwayatka ka Ra. 


2... 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5137 ) 37 


Je UB ass 0 Tang al 2 ko A do ale Jab Talun al 2 ko AD as Oa Baja :JG3 GA 
“Rasulullah SAW masuk ke rumahku sementara di sisiku ada dua budak perempuan yang sedang 
berdendang dengan dendangan (perang) Bu'ats2. Beliau berbaring di atas pembaringan dan 
membalikkan wajahnya. Saat itu masuklah Abu Bakr. Ia pun menghardikku dengan berkata 
“Apakah seruling setan dibiarkan di sisi Nabi SAW? Rasulullah SAW menghadap ke arah Abu 


Bakr seraya berkata Biarkan keduanya'. Ketika Rasulullah telah tertidur aku memberi isyarat 
kepada kedua agar menyudahi dendangan dan keluar. Kedua pun keluar.” (HR Bukhari) 


Bahkan menurut al-Ghozaly menyanyi bisa bernilai ibadah bila berguna sebagai pengusir 
kepenatan, merangsang fitalitas fisik dan himmah (cita-cita) bergairah ibadah dan kegiatan positif 
lainnya 


2. MAKRUH 


Didukung mayoritas Syafiiyah sebagian Hanabilah dan Malikiyyah karena menurut mereka 
menyanyi sangat berpotensi dengan nuansa basa-basi dan kesia-sian/allahwu 


3. HARAM 


Didukung Hanafiyyah sebagian hanabilah, Hasan albashry, Tsufyan As-saury, Abdullah Bin 
Mas'ud dil dengan tendensi firman Allah : "Dan di antara manusia (ada) orang yang 
mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah 
tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab 
yang menghinakan".(AS.31:6). Mereka menterjemahkan kalimat "perkataan yang tidak berguna" 
dengan arti bernyanyi. 


ALAT MUSIK 


Ada banyak kreteria jenis peralatan yang digunakan untuk bermain musik mulai dari musik yang di 
pukul, tiup, gesek dll yang bahasannya sangat panjang sekali, saya khawatir temen-temen 
sekalian bosen untuk membacanya... Hehe. (Hasyiyah Al-Bujayromy IV/374, Wuzarah al-augaaf 
aS-Syu-uun al-islamiyyah IV/90). 


Mbah Jenggot 
1. Bagaimana hukum bermain musik sholawat dengn diiringi alat musik yang diharamkan? 


2. Apakah masih ada pahalanya bersholawat dengan iringan alat musik yang jelas jelas 
diharamkan ? 


JAWABAN 
1. Hukum solawat yang didendangkan dengan diiringi alat musik yang diharamkan hilaf : 
» Haram secara mutlak 


» Musiknya haram sholawatnya tetap sunnah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5138 ) 38 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Referensi 


1. 380 ye gl sal AM de 
Lag Lain YUL (ti y Ula puad AYI yaa Lal yel oya Largah Ul Olag Ka Laki (delay DT IL) Adly eni m3 (LAS) 
KALA Las jau Als Ol YP olah jl art ya ala Sl (Olay SULAP) Jp 14 Lah 013 ya Ji il lay 
JB aje SIA NB jaan ea elandl Ely KetliY OSN gun Juki Jang Jas Uje is Asi Loela uya yag 
sana yg Lam Ag Anak | Ji haana yah kaan! de gl Rel ygi Rela Ae Syiah CA mag 4 das Of ea JUAI 
ba Soy 0g Sa el Of don By dala ea SAIY TI Ale dan La lag (ME IV mula) dr —i Las 
— AN SU de ea eling Jaid VI KA ASI JELAS eU An UT eldh OI gag Woley ea £ UV, ade ya. 
2. 279: pu sal Pa) nie sll 
Sya Bi 3 any CVT 3 Gonley ema BPJS UPN Taat PMI JPU Led KAU Jah cs op 
Ay metan! y mama! (AR £ Lali os oY Ge PI oa GI OS uya ealeg ab ya Hg matah! Omi 3 PE 
PASI — JB Of dj — SAI Goal Latina Ig Lele ya Aril ob dll Jadi JAV ALA OG ot: JI PI AteYI 
Ie laa Lag Ayat pgil BDU oekgd ASIN Jab JJ mail yag oetei al OI Jah Jl oa 0G OL NYI G1 GBI 
SYYI lag Kamaih Oma Orasi) Jalal 9 Per Ea Ah OLS Ulg Bal doble de ia S3. 
, ———-J53Ii—H, Io—————— (——al ISI » 
2. Hilaf : 
- Menurut @oul Ashoh tidak dapat pahala 
- Menurut Mugobilul Ashoh dapat pahala 


380 ye ye sae man Pa aa 

AVI Aale ya La dy og SA elidl Od Ami By pdl dan GELI IL dala Gan La lily (OLS ENY Ml) 
— RA SIN de el eling Said IYI CA LES SU LS ali An UT olah OI Gong leg ie, 

2. 31 2 pp Ine 26 


igo oya Upale Ola Jab nail Ao oya Upale Al Ha yi Ugale (SY) Leus JjiII Je Lele GS (al) HPN) 
Anam OMA Ol Ola pia ily A3 nail por ya Ss Ol) INI, 


Hakam Ahmed ElChudrie 


Cuma mau nambahin ta'bir : 


199T yo. jae Hangil! 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5139 ) 39 


dinmdl 9 OT JULI 
Alay mallg Sah Oi ya SAI il Ujang Bol Lah ol SK jual 


Bata POLA aya Lb Oei OSA GO gai ph oa Jian dil Iles AlI apa) ego S3 Ul or ebi Jia dl 
Ol Ad yani Komika 1 Celorli SY pi Jl ena sanad Ju 4 al SAI Oya ng Ug any O pad ad ASI ja Udi Adaa 
Alor 3 Uas Ad nadi Card: JL dil yag alas p Seih Het did wal Abg 2 AB MIS PT II INN Ulang Ulas Ida 
U Sya! lot ant aya Jb Aorlly KASI Lely lang dala Al Ula Alya y Tina y AI AS NY) (OA! Lay «Day 
Ale S1 Jo al AE OS Ula 4 Jamal okey JUS pd pad 4 Ogaborl yang Aly O pad Iya Jp Alan Yloue pb AI 
JEVy Clraby Jorllahi G oyaAdl eya pegat O Aulia Oak Santa “BI oya abal engan gey Se CS dalan pa pekung 

Rabi oya arab day Rio ly ASASI, SL Kamila lala. eelb Ae peir Yg AAA a33 Ol AI padly AU ya Ia 

310 210 C AI cegas" Jomadi —5 mad SHS ON pedet Se". Coyaduadl 


Pertanyaan : 


Bagaimana hukumnya kejadian yang kita lihat disebagian perkumpulan dzikir yang disertai dengan 
alunan terbang, seruling dan selainnya ? 


Jawaban : 


Al Gurthubi telah menugil dari Abu Bakar al Thurthusyi rha, beliau pernah ditanya mengenai kaum 
yang berkumpul dalam suatu tempat yang disitu mereka membaca sebagian ayat @uran 
kemudian mereka melantunkan syair lalu mereka menari dan memukul terbang. Apakah 
menghadiri perkumpulan mereka itu dihalalkan atau tidak? Beliau menjawab, “Menurut mazhab 
shufi bahwa perbuatan itu adalah suatu kebodohan dan kesesatan....... dst.” namun, aku berkata, 
“Aku telah melihat kalau beliau pernah menjawab permasalahan itu dengan perkataan selain itu. 
Yaitu beliau pernah berkata, “Menurut mazhab shufi bahwa perbuatan itu adalah suatu kebodohan 
dan kesesatan. 


Tidaklah dalam Islam melainkan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Adapun menari dan 
berkasih-kasihan, maka orang yang memulainya adalah teman-teman Samiri disaat dia telah 
berhasil membuat patung anak sapi bisa bersuara. Mereka berdiri, menari disekeliling anak sapi 
itu dan berkasih-kasihan, dan itu adalah perbuatan agama orang-orang kafir dan para penyembah 
anak sapi. Sedangkan majlis Nabi saw bersama para sahabat adalah seakan-akan diatas kepala 
mereka terdapat burung, karena ketenangan dan keantengan mereka. Sebaiknya, bagi para 
penguasa dan para wakilnya untuk melarang mereka dari mendatangi masjid-masjid dan lainnya, 
dan tidaklah halal bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk 
menghadirinya dan tidak juga membantu kebatilan mereka.Demikian itu adalah mazhab Malik, 
syafi'l, Abu Hanifah, Ahmad dan dan para imam lainnya. “Hayatul Hayawanan al Kubra lil Damiri — 
al “Ajal (anak sapi jantan) Fatawiy Al-Azhar juz 10 hal. 310.” 


www.fb.com/groups/piss.ktb/424746950881452/ 
0128. Membaca Do'a Sebelum Aamiinnya Al-Fatihah 


PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5140 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bob Hasan 


Mbah ijin nanya... apa hukumnya setelah membaca fatihah ditambahi kalimat robbi firli waliwali 
dayah walil mukminina ...... ? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 
MENAMBAH BACAAN DO'A SEBELUM AMIEN 


Membaca do'a robbi firli diantara akhir Fatihah dan amien hukumnya sunah tapi Tidak disunahkan 
bagi makmum saat imam selesai dari fatihah, bagi makmum hanya sunah membaca amien saja. 
Referensi : 


DO ola R52 73 1 an gadi EL Anna Cype jirak Kah 
den Ha Lay Gg AA Sp JA ja dala FA At gali Aya Ali Y aman 1 ya MS yA JB (EM) 
OP Aa PAT Clay Kay BI Gaal Kl PT Ga Rd 3 Ja 25 ya plan SAE ag JP li sal 
Saad Mn tapa da pr SIK SE sal Jl 28 Aya P3 Lal SLAI Je AN Inn ea Jb ja ai IN 

MW me pi dh la PLB 
AghitsNy Robby 

Pada kitab 'IANAH JUZ1 :148 
JB pay dala AI Ulun dil Seyandel pet pas Y BB CI AE Kn Sel Laba BAN ya Gattas Al (SAN) Se ag 
dy (LI V7 ie. 
Oleh ag Donald amirg UII LIS de ol Ja hanya JB3. 
JB JM ey Bd jau SINI pedas SAI, $ aldi CI ya JS IS lai II SSL Jyk SAI Ja al, 
erlali "(Ud Yy) "el Kis JB ee" (ob Y) "is 


KESIMPULAN dari 2 KITAB DI ATAS : Yang sunah mengucapkan "robbighfirlii waliwaalidayya 
walilmuslimiin" adalah mereka yang mengucapkan "waladdloolliin" (baik ma'mum ataupun imam). 


0217. WIRID SAKRAAN 

PERTANYAAN : 

Vera Handayani 

Apakah itu wirid Ratib asSakroon? Mohon penjelasannya..trims 
JAWABAN : 

Sayeed Achmad 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5141 ) 


Wirid SAkran yang merupakan salah satu wirid khas yang diamalkan di tariga alawiyyin beserta 
manakib sohibul wirid dari Syeh Abu Bakar Assakran. 


MANAKIB AL IMAM AS-SAKRAN 


Beliau adalah Sayyidinal Imam Abu Bakar As-Sakran bin Syeikh al Ghauts 
Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi Al- 
Ghoyur bin Al-Imam Al-Fagih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad 
Shohib Mirbath bin Ali Khali' Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin 
Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin 
Ali Al-'Uraidhi bin Ja'far Ash-Shodig bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin 
bin Husain bin Siti Fatimah Az-Zahro binti Muhammad SAW ) 


Beliau digelari dengan As-Sakran (mabuk) , karena beliau mabuk dengan 
cintanya kepada Allah swt. Waliyullah Abu Bakar al-sakran dikarunia lima orang 
anak laki, yaitu: Muhammad al-akbar, Hasan, Abdullah, Ali, dan Ahmad. Dari 
ketiga anaknya yang bernama Abdullah, Ali dan Ahmad menurunkan keluarga 
al-Aydrus, Syahabuddin, al-Masyhur, al-Hadi, al-Wahath, al-Munawar. 


Beliau adalah seorang wali Allah yang mempunyai berbagai macam karamah 
yang luar biasa. Beliau berasal dari keturunan Al-Ba'alawi. Sebahagian dari 
karamahnya pernah diceritakan bahawasanya pernah ada dua orang yang 
datang ke kota Tarim (Hadhramaut) dengan maksud mengunjungi setiap orang 
terkemuka dari keluarga Al-Ba'alawi yang berada di kota tersebut. 


Setibanya di suatu masjid jami' keduanya dapati Syeikh Abu Bakar sedang 
bersolat di masjid tersebut. Setelah solat Jumaat selesai keduanya menunggu 
keluarnya Syeikh Abu Bakar dari masjid. Namun beliau tetap duduk beribadat 
dalam masjid sampai hampir matahari terbenam. Kedua orang itu merasa lapar, 
tapi keduanya tidak berani beranjak dari masjid sebelum bertemu dengan Syeikh 
Abu Bakar. 


Tidak lama kemudian, Syeikh Abu Bakar Asseggaf menoleh kepada mereka 
berdua sambil berkata: “Ambillah apa yang ada dalam baju ini”. Keduanya 
mendapati dalam baju Syeikh itu sepotong roti panas. Roti tersebut cukup 
mengenyangkan perut kedua orang tersebut. Bahkan masih ada sisanya. 
Kemudian sisa roti itu barulah dimakan oleh Syeikh Abu Bakar”. 


Ada seorang diceritakan telah meminang seorang gadis. Syeikh Abu Bakar 
ketika mendengar berita tersebut telah memberikan komentarnya: “Pemuda itu 
tidak akan mengahwini gadis itu, ia akan kahwin dengan ibu gadis tersebut”. Apa 
yang diceritakan oleh Syeikh Abu Bakar ersebut ternyata benar, kerana tidak 
lama kemudian ibu gadis itu diceraikan oleh suaminya. Kemudian pemuda itu 
membatalkan niatuntuk mengahwini gadis tersebut. Bahkan sebagai gantinya ia 
meminang ibu gadis tersebut. 


Diceritakan pula bahwa ada serombongan tetamu yang berkunjung di Kota 
Tarim tempat kediaman Syeikh Abu Bakar Asseggaf. Tetamu itu tergerak di 
hatinya masing-masing ingin makan bubur gandum dan daging. Tepat waktu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5142 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


rombongan tetamu itu masuk ke rumah Syeikh Abu Bakar, beliau segera 
menjamu bubur gandum yang dimasak dengan daging. Kemudian sebahagian 
dari rombongan tersebut ada yang berkata: “Kami ingin minum air hujan”. Syeikh 
Abu Bakar berkata kepada pembantunya: “Ambillah bejana itu dan penuhilah 
dengan air yang ada di mata air keluarga Bahsin”. Pelayan itu segera keluar 
membawa bejana untuk mengambil air yang dimaksud oleh saudagarnya. 
Ternyata air yang diambil ari mata air keluarga Bahsin itu rasanya tawar seperti 
air hujan. 


Pernah diceritakan bahawasanya ada seorang Gadhi dari keluarga Baya'gub 
yang mengumpat Syeikh Abu Bakar Asseggaf. Ketika Syeikh Abu Bakar 
mendengar umpatan itu, beliau hanya berkata: “Insya-Allah @adhi Baya'gub itu 
akan buta kedua matanya dan rumahnya akan dirampas jika ia telah meninggal 
dunia”. Apa yang dikatakan oleh Syeikh Abu Bakar tersebut terlaksana sama 
seperti yang dikatakan. 


Ada seorang penguasa yang merampas harta kekayaan seorang pelayan dari 
keluarga Bani Syawiah. Pelayan itu minta tolong kepada Syeikh Abu Bakar 
Asseggaf. Pada keesokkan harinya penguasa tersebut tiba-tiba datang kepada 
pelayan itu dengan mengembalikan semua harta kekayaannya yang dirampas 
dan dia pun meminta maaf atas segala kesalahannya. Penguasa itu bercerita: 
“Alu telah didatangi oleh seorang yang sifatnya demikian, demikian, sambil 
mengancamku jika aku tidak mengembalikan barangmu yang kurampas ini”. 
Segala sifat yang disebutkan oleh penguasa tersebut sama seperti yang 
terdapat pada diri Syeikh Abu Bakar. 


Diceritakan pula oleh sebagian kawannya bahawasanya pernah ada seorang 
ketika dalam suatu perjalanan di padang pasir bersama keluarganya tiba-tiba ia 
merasa haus tidak mendapatkan air. Sampai hampir mati rasanya mencari air 
untuk diminum. Akhirnya ia teringat pada Syeikh Abu Bakar Asseggaf dan 
menyebut namanya minta pertolongan. Waktu orang itu tertidur ia bermimpi 
melihat seorang penunggang kuda berkata padanya: “Telah kami dengar 
permintaan tolongmu, apakah kamu mengira kami akan mengabaikan kamu?”. 
Waktu orang itu terbangun dari tidurnya, ia dapati ada seorang Badwi sedang 
membawa tempat air berdiri di depannya. Badwi itu memberinya minum sampai 
puas dan menunjukkannya jalan keluar hingga dapat selamat sampai ke tempat 
tujuan. 


Waliyullah Abu bakar al-sakran wafat di Tarim tahun 821 Hijriyah. | Dipetik dari 
Kemuliaan Para Wali diriwayatkan oleh Zulkifli Mat Isa J. 


Mumu Bsa 


Ane dapet buku karya Habib Hasan Bin Abdullah Asy-Syathiri, salah satu isi dari 
buku tersebut isinya wirid sakran, nah dijudulnya tertulis Wirid sayyidina Abi bakar 
as-Sakran 


Arwandi Arwan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5143 ) 


Di kitab Khulasoh Syawarigul Anwar fi Ad'iyati Sadatil Abror, susunan Prof.Dr. 
Almuhaddits Assayid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani Ra.pada hal 69, cet 
Nurul ulumil islamiyah Surabaya. Di dalamnya tertulis Wirdul Imam Ali bin Abi Bakar 
Assakran Ra. 


Raden Mas LeyehLeyeh 
OSN Segi ol da Ka PL OLI Kr 


AI an gag 


Y 239 


N 0 4 0 
AI Kaya edar GI “ll 


IV d3 MU Sh 


IA NBL 2 A3 


ang Ily ale AI de MI Ja) Laman 


Lo 0 ai Dj aa Bj oi " WIL PD LAN edi Ca rs Perea SI pa oa bh, 


0-0 0-- 


D jin) GITLAN Y3 elo Dah ab ale Gaal AA bro Maa DNAN aa. 


Ta SIS ja PI lg MIL GL ap) ia ae 4 el Sa YA Ai - ea al 


PN TA Ie 0 A-0- 2 00 


YP IIA Aa slalu Y) dale La tea Dolar mebel) masal La La plug ih Nian Sae 


Pad 


0 0 8 -0 3. - 32 0 05 


Saba Oa ay Chal 033p 


0. 0 — 010 - Pan ad 0L0- LB A 0 
KAN Any Jian pay yana jab JS Spa yaa Y, Ga Sh Iyo Tag Tn 


o 0 


P3. P3. 0 


VII HA Hb aj PE IAI YP Blu ya dl pay Syae ya 


4 5 A3 Oo 


pa da AG IV SY AI ea snp 


Bu. 0. LI 0 - 


SER JA AG IV LAI HI Ik Ge Y ana 


0 2020 - - 902 0 - 0 (EK) 
Honju Pp 5) Ong Pj Pa ee Pe B3 PA AYI ai: co » yg Genta an Of ee 


On 0 01. 0 Lo PTP 


Bb Ja Yo gama vs Y AI Sl JP co TAN Al 3 Hasi ia S “333 ASI BA 


lay toba AT Ja Untan Cake Je A1 Ie pe JA 4 MS, IP 
0224. GUS DUR IN MEMORIAM : SYIIR TANPO WATHON 


Oleh Tommy Sumardi 


SYIIR GUSDUR 
Ngawiti ingsun..nglaras singiran 
Kelawan muji maring Pangeran 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5144 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kang Paring Rokhmat lan kenikmatan 
Rina wengine tnpo pitungan 2x 

(Aku memulai menembangkan syi'ir 
Dengan memuji kepada Tuhan 

yang memberi Rohmat dan kenikmatan 
Siang dan malam tanpa terhitung ) 


Duh bala kanca,priya wanita 

Ojo mung ngaji syari'at blaka 

Gur pinter ndongeng nulis lan maca 

Tembe mburine bakal sengsoro 2x 

(wahai para teman,pria dan wanita 

Jangan hanya belajar syariat saja 

Hanya pandai bicara,menulis dan membaca 
Esok hari bakal sengsara) 


Akeh kang apal Gur'an Hadiste 

Seneng ngafirke Madhabz liyane 

Kafire dewek ra di gateke 

Yen isih kotor ati akale...2x 

(banyak yang hafal Gur'an dan Hadistnya 
Senang mengkafirkan kepada orang lain 
Kafirnya sendiri tak di hiraukan 

Jika masih kotor hati dan akalnya) 


Gampang kabujuk nafsu angkara 
Ing papahese gebyaring dunyo 
Iri lan meri sugihe tonggo 

Mula atine peteng Ian nista 
(gampang terbujuk,nafsu angkara 
Dalam hiasan gemerlapnya dunia 
Iri dan dengki kekayaan tetangga 
Maka hatinya gelap dan nista) 


Ayo sdulur jo nglaleake 
Wajibe ngaji sak pranatane 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5145 ) 


Nggo ngandelake iman tauhide 

Baguse sangu mulya matine2x 

(Ayo saudara jangan melupakan 

Wajibnya mengkaji lengkap dengan aturanya 
Untuk mempertebal iman dan tauhidnya 
Bagusnya bekal mulia matinya) 


Kang aran sholeh baguse atine 

Kerana mapan sari ilmune 

Laku thorigot lan ma'rrifate 

Uga hakikat manjing rasane 2x 

(yang di sebut sholeh adalah bagus hatinya 
Karena mapan lengkap ilmunya 
Menjalankan tarekat dan ma'arifatnya 

Juga hakikat meresap rasanya) 


Al guran godim wahyu minulyo 
Tanpa tinulis bisa diwoco 

Iku wejangan guru waskita 

Den tancepake ing njero dada 2x 
(Al guran @odim wahyu mulia 
Tanpa di tulis bisa di baca 

Itulah petuah guru mumpuni 

Di tancapkan di dalam dada) 


Kumanthil ati Ian pikiran 

Merasuk ing badan kabeh jeroan 
Mujizat Rosul dadi pedoman 
Minangka dalan manjinge iman 2x 
(menempel di hati dan pikiran 
Merasuk dalam badan dan seluruh hati 
Mukjizat Rosul jadi pedoman 

Sebagai sarana jalan masuknya iman) 


Kelawan Alloh Kang Maha Suci 
Kudu rangkulan rina Ian wengi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5146 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ditirakati diriyadhohi 

Dzikir lan Suluk jo nganti lali 2x 

(kepada Allah Yang Maha Suci 

Harus mendekat diri siang dan malam 

Di usahakan dengan sungguhz secara ikhlas 
Dzikir dan suluk jangan sampai lupa) 


Uripe ayem rumangsa aman 

Dununge rasa tandha yen iman 

Sabar narima najan pas2an 

Kabeh tinagdir sangking Pangeran 2x 
(Hidupnya tentaram merasa aman 
Mantapnya rasa tandanya beriman 
Sabar menerima meski hidup pas. pasan 
Semua itu adalah takdir dari Tuhan) 


Kelawan kanca dulur lan tangga 

Kang pada rukun ojo daksia 

Iku sunahe Rosul kang Mulyo 

Nabi Muhammad panutan kita 2x 
(terhadap teman,saudara dan tetangga 
Yang Rukun jangan bertengkar 

Itu sunahnya Rosul yang mulia 

Nabi Muhammad tauladan kita) 


Ayo nglakoni sekabehane 

Allah kang bakal ngakat derajate 

Senajan asor tata dzohire 

Ananging mulya magom derajate 2x 

(Ayo jalani semuanya 

Allah yang akan mengangkat derajatnya 
Walaupun rendah tampak dzohirnya/luarnya 
Namun mulia magom derajatnya di sisi Allah) 


Lamun palastra ing pungkasane 
Ora ksasar ruh lan sukmane 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5147 ) 


Den gadang Allah suarga manggone 
Utuh mayite uga ulese 2x 

(ketika ajal telah datang di akhirnya 
Tidak tersesat Roh dan Sukmanya 
Di rindukan Allah,surga tempatnya 
Utuh jasad juga kain kafannya ) 


0333. Kesalahan Penulisan Aamiin Yang Sering Terjadi 
Dalam Bahasa Arab, ada empat perbedaan kata “AMIN” yaitu : 
1. "AMIN? (aliF dan mim sama-samapendek), artinya AMAN, TENTRAM 
2. “AAMIN” (alif panjang & mim pendek), artinya MEMINTA PERLINDUNGAN KEAMANAN 
3. "AMIIN” (alif pendek & mim panjang), artinya JUJUR TERPERCAYA 


4. “AAMIIN” (alif & mim sama-sama panjang), artinya YA TUHAN, KABULKANLAN DOA 
KAMI 


Terus Bagaimana dengan pengucapan/ Penulisan “ Amien" ??? Sebisa mungkin untuk yang satu 
ini (Amien) dihindari, karena ucapan “Amien” yang lazim dilafadzkan oleh penyembah berhala 
(Paganisme) setelah do 'a ini sesungguhnya berasal dari nama seorang Dewa Matahari Mesir 
Kuno: Amin-Ra (atau orang Barat menyebutnya Amun-Ra). (Luthfi Ahmad El-Wadasy|. 


NAMBAH DAN KOREKSI : 
Ismael Kholilie 


Maaf mbah :) Tapi dalam bahasa arab amiin memiliki 5 bahasa dan semuanya bermakna istajib / 
kabulkanlah !! | Hasyiah al bajuri 1/174 |. 


mala SI naik 4 ende 3 ILY! aa pakl Hai 3 3 ad! AS Oral JG ISI Jen dl yah Jis erat pensi (om JP si ds) 
VAN GUI Ii OLI adi dad mail 4 ALI aa pall Mal... PI 


Ada 5 dialek bahasa dalam amiin 
1. aamin dengan menggunakan imalah 
2. aamin tanpa menggunakan imalah 
3. amiin dengan mentakhfif hamzah 
4. aammin dengan mentasydid mim 
5. ammin dengan hamzah pendek dan takhfif mim 
Mbah Jenggot II 
Ra Ismael Kholilie, Syukron ra atas pencerahanya di atas tulisan juga tidak menyalahkan model 


penulisan seperti yang anda sampekan. Penekananya wonten mriki. Terus Bagaimana dengan 
pengucapan/ Penulisan “ Amien“ ???. Sebisa mungkin untuk yang satu ini (Amien) dihindari, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5148 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


karena ucapan “Amien” yang lazim dilafadzkan oleh penyembah berhala (Paganisme) setelah do'a 
ini sesungguhnya berasal dari nama seorang Dewa Matahari Mesir Kuno: Amin-Ra (atau orang 
Barat menyebutnya Amun-Ra). 


HINDARI PENULISAN ASS, ASSKUM, MOHD, MOSAUE, 4JJI, MECCA !! 


Bagi akhy wa Ukhty yang masih suka menggunakan kata ... 

"Ass,Askum "dalam ucapan salam. 

"Mohd" untuk panggilan nama Nabi Muhammad. 

"Mosgue" untuk panggilan sebuah masjid. 

"4JJl" untuk panggilan Allah SWT. 

"Mecca" untuk sebutan Mekah. 

Gunakan sesuai dengan aturannya yuuuk...Karena arti dari kata tersebut adalah 
Bismillah.. 


Jika kita seorang Muslim atau Muslimah, alangkah baiknya mengindahkan hal yang mungkin kita 
anggap kecil tapi besar makna dan pengaruhnya. 


“janganlah bilang Mosgue tapi Masjid,karena Organisasi islam menemukan bahwa Mosgue adalah 
nyamuk. 


“jangan menulis MECCA tapi MEKAH,karena MECCA adalah rumah anggur/bir. 

“jangan menulis MOhd tapi Muhammad,karena Mohd,. Adalah anjing bermulut besar. 

“jangan menulis 4JJI tapi Allah SWT,karena 4JJI aRtinya for judas Jesus Isa al masih. 

“jangan menulis Ass atau Askum dalam salam tetapi Assalammu'alaikum (karena salam adalah 
doa,atau jika tidak sempat lebih baik tidak sama sekali),karena Ass artinya (maaf) pantat mu, dan 
Askum artinya celakalah kamu. 

INGAT !!! 

ASS - (maaf) PANTATMU 

ASKUM - CELAKALAH KAMU 


Maka sampaikanlah salam karena itu DOA, minimal Assalamu'alaikum. Semoga bermanfaat bagi 
kita termasuk saya pribadi aamiin... 


Fatwa Larangan Penyingkatan Salam dan Shalawat 
Ibnu Shalah 


Ibnu Shalah dalam kitabnya “Ulumul Hadits yang lebih dikenal dengan Muggadimah lbnish Shalah 
mengatakan, “(Seorang yang belajar hadits ataupun ahlul hadits) hendaknya memerhatikan 
penulisan shalawat dan salam untuk Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bila melewatinya. 
Janganlah ia bosan menulisnya secara lengkap ketika berulang menyebut Rasulullah”. Ibnu 
Shalah juga berkata, “Hendaklah ia menjauhi dua kekurangan dalam penyebutan shalawat 
tersebut: 


Pertama, ia menuliskan lafazh shalawat dengan kurang, hanya meringkasnya dalam dua huruf 
atau semisalnya. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5149 ) 


Kedua, ia menuliskannya dengan makna yang kurang, misalnya ia tidak menuliskan wassalam 
Al-'Allamah As-Sakhawi 


Al-Allamah As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughits Syarhu Affiyatil Hadits lil “Iragi, 
menyatakan, “Jauhilah wahai penulis, menuliskan shalawat dengan singkatan, dengan engkau 
menyingkatnya menjadi dua huruf dan semisalnya, sehingga bentuknya kurang. Sebagaimana hal 
ini dilakukan oleh orang jahil dari kalangan ajam (non Arab) secara umum dan penuntut ilmu yang 
awam. Mereka singkat lafazh shalawat dengan saw dan shad, Karena penulisannya kurang, 
berarti pahalanya pun kurang, berbeda dengan orang yang menuliskannya secara lengkap. 


As-Suyuthi 


As-Suyuthi berkata dalam kitabnya Tadribur Rawi fi Syarhi Tagrib An-Nawawi, mengatakan, 
“Dibenci menyingkat shalawat dan salam dalam penulisan, baik dengan satu atau dua huruf 
seperti menulisnya dengan slm3, bahkan semestinya ditulis secara lengkap.” 


0393. AMALAN UNTUK MENGATASI GANGGUAN JIN & 
SYETAN 


PERTANYAAN : 
Syamsuddin As 


Assalamualaikum wr wb. Ngilangin atau ngusir gangguan jin di rumah kos bagaimana caranya ? ... 
mohon saran sedulur 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalaam.. Sering-sering membaca Alguran di situ.... terutama surat Albagoroh. 
Dalam Shahih Ibnu Hibban disebutkan : 


ee 2 3023 0# oo. 0-0. Agn0 200 Ie 3 02 2 05.W 2g 0... 0. US, W Hr median 

JS NG dag Ola! Jet SS daa SB UA oya GRAN 3) ya OA pki Ola Cal s0 JS OP9 2 AMI Sya, Je 

s ketiga £ a ii PN pan PN Tiga ina Pa dea Sen Buana 
@et GD ang Olesi da ta bhi yap. 


Juga dalam Dala-ilun Nubuwwah : 
Bagan AT II LA Lag Ogan GL Ap 2th Ole Jera Ali If sada Ore Ol. 
Masaji Antoro 


#Lamadly ga IL Aly C3 yel Las REBUS D3 La gg maki OST GOS Ol HI BA Dr By ali ya (GaiU 
JT ala Jp BP PA ga SELAI Bag AT re JI ALA Taka WTP oya pi daya A3 
Ol Gada AP gali dong da Gang ola de Lam an SILAT ES Ily La et 


(| FAEDAH | Sebagian amalan yang dapat dicoba dilakukan untuk membakar JIN (yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5150 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengganggu manusia) adalah : 
1. Adzan di telinga penderita 
2. Surat al-Faatihah 7X 
3. Surat al-Mu'awwidzatain (alfalag-annaas) 
4. Ayat Kursi 
5. Surat at-Thoorig (ayat 1-17) 
6. 4 ayat terakhir dari Surat al-Hasyri (ayat 21-24) 
1.6 ayat terakhir dari Surat as-Shooffaat (ayat 177-182) 


Apabila ayat kursi di bacakan pada air kemudian dipercikkan pada muka si penderita Insya Allah 
segera diberi kesadaran (Kitab I'aanah at-Thoolibiin 1/230). 


0412. Amalan Usai Sholat Jumat 
PERTANYAAN : 
Santri EraDigital 
Mohon penjelasan dalil bacaan setelah sholat jum'at (al ikhlas & mu'awwidzatain 7x) 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
A33 ya PARI Leah ji dalory Goku UT Jab Retail oya MAN Kis aan Ta OS yadly PPNAYIY REWI 3 ya og 1 BU 
IS Ol Jay Bolaj Talyy Bg SIN Ande JL syaa oya Mey 4 Uangg BU oya oya dk PI ya yarly «el Ly 
SE dya U pam Kaka Lean YA EPL el 1 DL gai Ur Saka odyy Alat y oling Ana Al Jai 
GEA « BI gan ya Wetai 9 6 Liesana 00 Sisa g € Lal 0 SUN 
(Faedah| : Telah terwarid “barangsiapa membaca surat alfatihah, al-ikhlas dan surat al- 
mu'awwidzatain masing-masing tujuh kali setelah ia salam dari shalat jumat sebelum ia melipat 
kedua kakinya diampuni dosan yang telah ia jalani, diberikan pahalanya orang beriman pada Allah 
dan rasulNya, dan dijanjikan diajauhkan dari kejelekan hingga jumat berikutnya, dalam sebuah 


riwayat “(bila dibaca) sebelum ia berbicara dijaga baginya agamanya, dunianya, keluarganya dan 
anknya dan setelahnya ucapkan doa : 


ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIID, YAA MUBDI-U YAA MUIID, YAA RAHIIMU YAA 
WADUUD, AGHNINII BI HALAALIKA 'AN HARAAMIK, WA BITHOO'ATIKA 'AN MA'SHIYATIKA, 
WA BIFADHLIKA “AMMAN SIWAAK 


"Ya Allah Yang Maha Kaya, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Pencipta, Yang Maha 
Mengembalikan, Yang Maha Penyayang, Maha Pengasih Penyinta ! Ya Allah jadikanlah kami 
kaya dengan apa yang telah Engkau halalkan dari yang Engkau haramkan, dan dengan ketaatan 
padaMu dari bermaksiat padaMu, dan karuniaMu dari pihak selain diriMu”. | Bughyah al- 
Mustarsyidiin 1/175 J. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5151 | 


Ja Ta AI ya Jay "nadi BD Aka BB oa MU) AI Say JB IE — Ugas AI by — Abdle ye (1) Wat saya 
SP) Sarana oil SBY SAY Radit Il syaa oya LA ole Olga ga 1 (el an Se Ja) MM GI mn Sel 
WINA CI yaa Uyat Ulas (iB Cry y L pang Celana aa LL EL al HPA La 33 dag JG oya 1 das AI 
ads GE pall 18 ya Cnpramn Atadel ya JB uya d0 AI Kby — al JB tm Y La ya Soy AI Ol Ul ye 
Sba AI data ga Ulenan Ale EP Ul ye WUNLY (Ly yas, 


Ola) mraland! AI Ulang Anadel nii Lasday JU ya 2JB Ai (0) EP — Latin AI any — Orkes sad ye Ed Ap). 
H3 Hi ynying Randa 3 Hias dd ie dh HL. 
Telah datang dari "Aisyah ra ia berkata : Bersabda rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa sallam 
“Barang siapa membaca setelah shalat jumat : 
- Gul huwa Allaahu ahad 
- Gul A'uudzu bi Robbil Falag 
- Gul A'uudzu bi Robbin Naas 
Masing-masing tujuh kali, Allah menjaganya dari kejelekan hingga jumat berikutnya. Berkata Ibn 
Mas'ud ra “barangsiapa berdoa setelah membaca surat-surat diatas dengan doa : ALLAAHUMMA 
YAA GHANIYYU YAA HAMIID, YAA MUBDI-U YAA MU'ID, YAA RAHIIMU YAA WADUUD, 
AGHNINII BIFADHLIKA “AMMAN SIWAAK, WA BI HALAALIKA "AN HARAAMIK, Allah cukupkan 
dirinya dan dikerunia rizki dari hal yang tidak terduga”. Berkata Sahabat Anas ra “Barangsiapa 
berdoa dihari jumat sebanyak tujuh kali : AGHNINII BIFADHLIKA “AMMAN SIWAAK, WA BI 


HALAALIKA "AN HARAAMIK, Tidak terlewati olehnya dua jumatan hingga ia dicukupi oleh Allah 
Ta'aala” 


Oha£ 4 mealaal SI Ulun Aradel Cai Lady JB ya 2JG Al (2) Bu Laga Al Po etil 3). 
H3 Hi ring Rn AN 33 Hlatu dd it dh HL. 


(Faedah-faedah) 


1. Dari Ibn Abbas ra dari nabi shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda “Barangsiapa membaca 
setelah uasai menjalani shalat jumat SUBHAANALLAAHIL 'AZHIIMI WA BIHAMDIHII 100X, Allah 
ampuni 100.000 dosanya, dosa kedua orang tuanya 24.000. | Hasyiyah Yaanah at-Thoolibiin 11/106 
|. Wallaahu "alamu Bis showaab.... 


Raden Mas LeyehLeyeh 

alah aya Of ala PAN G0 Le Lala 33 di Af AN ja Yah A0 PJB SA ad ai Gi tp HA G 

NA MAA YA AR sea Baar DI AAN oke aU Ny Ot Pal oma Dan 

an Sg alay in SA AAN Kia Je (3 AJ Wa yA Olah Ula ya Oy y Sg aa 
mama Ye 

Itkhaf al-Saadah al-Muttagin juz 3 hal 442 


Aan Farhan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 51 52 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Itu di tugil dari ibnu hajar tntang pembcaan alfatehah,al ikhlas,al falag,an nas.di bcnya 7x 2.ini 
sesuai kaifiyat yang di jelaskan azayaddi.adapun yang di nugil dari abi as'ad al gusairy,setlah 
kaifiyah tadi lalu membc ya goniyu ya hamiid sampe selesai.lalu stlah itu adalg di nugil dari gutub 
abdul wahab asyaroni,stlah membc kaifiyah tadi membc do'a ilahi lastu lil firdausi sampe 
selesai.fadilah nya insya Allah mendpatkan ke islaman tanpa ragu. 


Lalu lafadz do'a ilahi lastu juga itu di nugil dari dalap bin jahdar (di masa syekh jumaid) beliau 
wafat di thn 334 H dalam usia 87 tahun di bagdad.beliau mendapat ijazah dari para ulama di masa 
itu untuk membc do'a tadi sebnyak 7 x.ni ulama salaf,:D kalau ikti salaf. | Rowahu mushanif 
safinah dan nasaikh |. 


0496. TATA CARA MENGHILANGKAN PENGARUH 
SANTET 


PERTANYAAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Permintaan pesanan : Bila ada yang tahu cara terlindungi dari santet atau pengaruh dari ilmu 
hitam lainnya, silahkan dibagikan disini atau inbox ke saya.. jazaakumulloh ahsanal jazaa'. 


JAWABAN : 

A Ramdhan Ab 

Dawamkan surat mu'awwadataen stiap shalat.. 
Nawawi Mamun 


Rosululloh mengajarkan kt mandi ayat sebelom tdr ya'ni baca ayat Gursi 3kl,setiap 1kl isyarat 
ludah kedampal tangan terus sapukan ke sekujur tubuh dan seterusnya..mt amal ye, cttn perbaiki 
keyaginan kt bahwa ALLAH lah yang kuasa atas segala sesuatu... 


Muhajir Madad Salim 


Amalan paling top markotop tolak sihir,gendam ,guna guna ,santet dan sebagainya...Ratibul 
Haddad dibaca bakda maghrib...! 


Hakam Ahmed ElChudrie 


Dari hb. Alwi Al haddad : setelah sholat magrib bca ayat kursi sekali dan pada bacaan WA LAA 
YA.UDUHU HIFDZUHUMA WA HUWAL 'ALIYYUL 'ADZIM dibca 71x.dri KH. Jazuli. 


bismillahil ladzi laa yadhurruhu ma'asmihi syai.un fil ardhi wa laa fis sama. Wa huwassami'ul 'alim 
wa gul jaa.al haggu wa zahagol bathil innal bathila kaana zahugoo.dibaca 3x stl sholat dan 
sebelum tidur. 

bacakan LAA HAULA WA LAA @UWWATA ILLAA BILLAHIL "ALIYYIL 'ADZIM 100x dengan 
dibalik muter tasbihnya. Degan diniati membuang brang buruk yang ada pada diri umi anda ke laut 
kidul. Jgn sampai didpan anda ada orang. Hadhroh dlu pada hb. Alwi al haddad dengan bcaan 
fathah 7 x. 

Hadrohnya : Nabi Muhammad, Nabi Hidlir, syekh abdul godir, malaikat kandayas dan habib Alwi al 
haddad margoyoso 


Ane Adalah Ane 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5153 53 


Baca ratib al'imam alhaddad setelah sholat magrib beliau pernah berkata ratibku ini adalah hizib/ 
tameng terhadap swt negri.dan ratib al'imam al'atthos setelah subuh insya alloh terhindar dari 
santet dll.afwan 


0499. Saat-saat DOA IJABAH 


PERTANYAAN : 
Alkannas Sadja 
Mau tanya... waktu yang mustajab buat berdoa tu kapan aja ya??? ( jangan njawab "di dokumen 
udah ada" ya) AN 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Saat-saat yang diduga kuat waktu ijabah : 
PA Kn ne Tg - Lo. 3 
Lana 3 BERI OKI 13 slow — | 
TA an 
en yi SKA ng Ploall — 
pra ra MB JI pai Je»: 
Pe AN 
Pn 
IN Jaa HJ Ls Asal - 5 
SB lan Gp nakal p ani Ie g 
alay al ANN 3 ses Ha 
HKI, Jastaali 35233 (abdi Aa 
2 Kemen 
JI dya — p 
di Au Jl —0 
Sa di aah G3 15) Aa 3 Aom Je - uye 
. Doa diantara adzan dan Igaamah dan setelahnya 
. Doa dikala sujud 
. Doa setelah shalat lima waktu 
. Doa disaat menjalani puasa dan ketika berbuka 
. Doa setelah membaca al@uran dan menghatamkannya 
. Doanya orang bepergian 
. Doa saat perang sabilillah 
. Doa saat kaum muslimin berkumpul dalam sebuah majlis adz-dzikri 
. Do'a seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya 
10. doa orang tua kepada anaknya 
11. Orang yang teraniaya, tertindas dan orang kesusahan 


12. Doa saat turun hujan 
13. Doa orang sakit 


O DWTOD AP HON— 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5154 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


14. Doa saat menjadi kekasih allah 

15. Doa saat ia bersungguh-sungguh dengan sebelumnya di dahului penyebutan asma-asma 
Allah yang Agung. 

| Almausuu'ah al-Fighiyyah 39/225-233 |. 


Uraian lengkapnya dari redaksi kitab diatas : DOA KETIKA SUJUD 
338 Pa | 
9 gama! Joe ep 
.X - 220 yg Soc0o 3. -... 9 3 2 0. ba. 9 380 -. On 9 TEA 8 23 38 L.. 9. 
LA — yag Ai Lag al Gn IU Ag pay Jd dag peni JUS tata deh OB uler Hilan » pall OS Las, 
8... Ie. 9. 8 010 2 -0o- .9 La aa 2... an .a0n 2... Ye 8 0-9 2 0... 0 22 330 2. IX 0. 
Si ES, DI S5 pling Jk JUS mag Dep BI 0 Vanda (ABE too ya A9 J2 Je Apn yy tega 
Oka de Jb Ab se ba DO KG ai 
IP... 238 age £ -.. B2. 020 gogo 4 L0- 000 30 a Kau duda Io. - 0-0. 0 
Ag Iyaland p SJ Lali Tdorlus PUS, OT Fail Of wangi Gi 1 lang dala AI ale JG ida (2) SAN) Binal) Lam jl 
KAT Ta o-- 39 9 8. 9 Pa Para Bian Dans Pa 2 28 PJ La sa 338 NN Pa 9 si 
JB plang ale di Io ad Oia al 3303 Dp SI Hntang Ol Uya Se (A Igdgtr UD padi lg Jr3 32 LI: 
s 6 PN | £ Tea Dal we o o-0 L.. 9 
DO et Ig ab bela sang dng ya dal Os le we Chi. 
Pe 2.93 2 30 BB - 0 8. Lag Oo 2.9... PN AN TAN 00” 3... Nana Sa Daan Lo... 
H3 Oo) AP BIL niy Y Al ega Ale ya Kaili JB La Y) Jd 9 mang Ya dpan oa USG EP V3 
papa 8-9. - 0-9 -9 
IE KA HP (de 
8 -8 - 02 39, .. 3g @ -— 30 L0@ 
Dgn Ga SL Co AT Je Kel KUN Lai . 
2.8. . 3 -8 80 co-og- 8 0 PL Maa BS MU aa! oU ana Ku AA 
SB V5 Jb slewlk James (al san mapun Lalah ji Taja OS Of Gagas gf Ka 1 Ted SN (2) . 


(2) 354 / 1 gw! BS 273 (272 | 2 MUI Ola 

By Pe al Laden ya (BAB Yen teri "LL ella g USU, TAI Tit of eah gl "3 ea 
(Ty lane terh ML Jne gay ay ada OS L OA "ana le (11350). 
(217371 JA er Ie Gada Rey 1/1 JISYI Al pr3 52271 gal 


Doa dalam keadaan sujud termasuk saat yang diduga kuat waktu Ijabah karena sujud adalah 
keadaan yang menggambarkan sempurnanya pengakuan kehambaan, merasa hina dan rendah 
dihadapan Allah Ta'alaa, dalam posisi tersebut seseorang merelakan meletakkan anggauta 
tubuhnya yang paling mulia yakni muka dan dahinya diatas tanah seraya meletakkan kedua 
telapak kakinya diatasnya semata-mata demi mengagungkan Allah Ta'ala. 


Dengan menjadikan dirinya hina secara total disertai pengagungan kepada Allah itulah yang 
menjadikannya kian dekat dan memiliki kedudukan dihadapan Sang Pencipta yang berdampak 
pada dugaan kuat bahwa sujud adalah media meraih rahmat, ampunan dan terkabulnya doa 
karenanya Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam bersabda : 


« “Aku dilarang untuk membaca Al @uran disaat ruku' atau sujud. Adapun ruku maka 
agungkanlah Allah azza wa jalla didalamnya sedangkan sujud maka berupayalah untuk 
berdoa maka tentu kalian akan dikabulkan.” (HR. Muslim 1/348 dari sahabat Ibn Abbas) 


« “Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud maka 
perbanyaklah doa.” (HR. Muslim 1/350 dari sahabat Abu Hurairoh) (al-Futuuhaat ar- 
Rabbaaniyyah 11/272-273 dan Kisyaaf al-Ginaa 1/354) 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 51 55 | 


Tidak ada perbedaan dalam ketentuan diatas antara sujud dalam shalat wajib dan shalat sunah 
kecuali menurut pendapat al-@aadhi dari kalangan Hanabilah yang menyatakan sujud dalam 
shalat fardhu tidak disunahkan untuk menambahkan bacaan atas “subhaana robbiya al-a'laa” 
sedang sujud dalam dalam shalat sunah menurut beliau terdapat dua riwayat (pendapat). 


Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah menyatakan kesunahan memanjatkan doa dikala sujud 
dengan pernyataan tambahan menurut syafi'iyyah “Baik doa yang berhubungan agama atau dunia 
bila sedang shalat sendirian atau menjadi imam bagi jamaah yang tertentu atau doa dalam 
sujudnya tidak terlampau panjang bila tidak demikian maka tidak disunahkan. (al-Mughni 1/522, 
Jawaahir al-lkliil /51 dan hasyiyah al-Galyubi ala Syarh al-Mahally 1/173). | Al-Mausuu'ah al- 
Fighiyyah 39/226 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Dokumen ini membahas tentang "SAAT-SAAT IJABAH DOA" sedang apa yang Ukhty tambahkan 
masuknya dalam bahasan "ADAB-ADAB BERDOA" yang kajiannya meliputi : 

" Makanan dan pakaiannya berasal dari harta yang halal 

“ Memilih saat-saat mulia 

“ Menghadap kiblat 

“ Mengusap wajah selepas berdoa 

“ Memanjatkan doa dengan suara diantara lirih dan keras 

“ Tidak melampaui batas dalam permintaannya 

“ Rendah diri, Khusyu', penuh harap dan takut 

“ Mantap dan yakin dikabulkan doanya 

“Deelel....... 


Asalkan doa-doa tersebut diajarkan Nabi atau tidak diajarkan nabi tapi dipanjatkan dengan 
memakai bahasa arab menurut madzhab syafi'iyyah diperbolehkan 


Uuue PM Lal Bye PAI IL AS INI UU Jiasiy SY D Tnamedl 4 lg gl ea RU Y, 

SI NG 
Dan tidak boleh membuat doa-doa yang tidak diajarkan nabi dengan mengungkapnnya dengan 
bahasa 'ajam (selain bahasa arab) dengan kesepakatan ulama dan shalatnya menjadi batal 
karenanya berbeda saat doa yang ia buat sendiri tersebut diungkapkan dengan bahasa arab maka 


menurut kalangan syafi'iyyah sepakat membolehkannya. | Almajmu' Alaa Syarh Almuhadzdzab 
111/300 |. 


Ie Iya£ 2) Lay BAN AS team p3 00 yema y AS S ieali Gb Y Had JG: (2) » puddl 3 oleh — — 
Jp ea St elagan II Logan tema PI BANI MA IP eypd pala Gay LC LSJUI As 9 gama 3 elo Kabag € fil 
ISSI af ya elo AU Aas ab Yg LIL AI jg La mag 

kode Jis 9 pemudi 3 seal Hb Say. 

GET By «SN Ieag Ol ya cela SG Chorla yag day oya dead USU La JT) Hap) elana y2 elly 
SI Hening Of Jd gmn G elei. 

Wis yang IE Ie tao pelil Hah eladorlla Upon Canaay IS) Gila U 2JU pelang dal AI Il al Ol Aga gl ey 


IBU god Cena GP 7 Hara yag tekan Jaka OI II SI eni H1 AI an) de JUm Cl) . 
kapOe gta pita M3 talang ada CS G3 dil el 200 yua 3 Sya DS pely Ale dl ouo sal ob sma ul usa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5156 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0m 2 & 


(2) ia ATT Ly PAI Tele S22/ LA! 329: mio! FA 4 L1B/ LAN ons AT2/ Jom 
181/1ig bol 

(ly dita Got ey era Pl). 

(2) Ade Gita (3) (28912: WNI Jas) ani 4 Alalh Kalor R2) Camay gd galy eluna Sig). 


DOA DISAAT SUJUD 


Kalangan Hanafiyyah : Janganlah seseorang mendatangkan bacaan lain dalam sujud dan 
ruku'nya selain bacaan tasbih sedang hadits yang menerangkan anjuran memperbanyak dalam 
sujud arahnya pada shalat sunnah. 

Kalangan Malikiyyah : Disunnahkan memanjatkan doa saat sujud dengan doa-doa yang 
berhubungan masalah-masalah agama, duniawi dan akhirat untuk dirinya sendiri atau orang lain 
secara khusus ataupun umum tanpa batas bahkan dalam segala yang diharapkan Allah Ta'ala 
memudahkannya. 

Kalangan Hanabilah : Tidak masalah asalkan dengan memakai doa-doa yang diajarkan dan 
dzikiran-dzikiran. 

Kalangan Syafi'iyyah : sangat dianjurkan memanjatkan doa-doa disaat sujud. | Alfigh al-Islaam 
11/85 1. 


0527. MENGUMANDANGKAN TAKBIRAN DI HARI-HARI 
BIASA 


PERTANYAAN : 

Umi Af-idah 

Assalamu'alaykum wr.Wb. Mbah jenggot, Apa hukumnya mengumandangkan TAKBIRAN pada 
hari-hari biasa. Karena srmalam anak-anak saya mau tidur pada takbiran & bangun tidur pun 
minta dihidupin kasetnya, tolong pnjelasannya, seblumnya makasih. Untuk mas Anam makasih 
jawabannya, cuma yang jadi masalah anak-anak yang pada takbiran, juga kalau ada pendapat 
dari yang lain, monggo... 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot 


Wa alaikum salam. Di selain hari-hari 'ied hukumnya makruh tapi karena masih anak2 ya biarkan 
saja....saya pikir lebih baik takbiran dari pada melantunkan lagu. takbir Idul Adha dimulai dari 
subuh hari Arafah sehari sebelum hari raya dan berakhir setelah terbenam matahari pada hari 
ketiga dari pada hari-hari Tasyrig. Berikut keterangannya : 


- Pd 0. 04 o .. 9 2 0. . 0 - - 9. 8 380.09 - o 2.90 o0@ OLX PN ed 
IL pa ma 0 JALAN Ad! Calo PI Gg Dll 3 ey! Jauh of Ip aa AJ an aye Ku 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5157 ) 57 


(150 uP 1 £ JI BUS) Go ali AH Sa mai 
Artinya : Hendaknya orang bertakbir semenjak terbenam Matahari di malam Idul-Fitri sampai 
dengan pagi harinya, tepatnya yaitu sampai Imam Idul-Fitri melakukan shalatnya. Dan takbir Idul- 
Adha (selain malamnya) adalah setelah shalat fardu adalah semenjak subuh hari “Arafah (yaitu 
sehari sebelum lebaran tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah) sampai dengan Asar akhir hari Tasyrig. 
(hari Tasyrig adalah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah). | Syamilah - Kifayatul-Akhyar - Juz 1 hal. 
1501 


Berikut lanjutan keterangannya : 


8. og. 02. 0g - 038 A0. 00 - 00. 0g 0 0 9 000 0. OA Zoo, 4 — 0 4 
MSN, Jeda Yg Bapa V9 LD yag darah! yg MS 3 BP Yg PI Pai Anal AI na Lag Ra SI eta 


A51 415012 1 sj MEI BUS) BL mel 3 BN, IS Se aji dl CA pln 


Artinya : Disunnahkan takbir sebab terbenam Matahari di malam Idul-Fitri dan malam Idul Adha, 
tidak ada perbedaan dalam hal sunnah takbir, artinya tetap disunnahkan baik di masjid-masjid, 
rumah-rumah atau di pasar-pasar, juga tidak berbeda antara malam atau siang dan saat orang 
berkumpul atau tidak, agar semua menyesuaikan dan menghidupkan gema takbir, dan juga tidak 
berbeda antara berada di rumah atau dalam perjalanan. (Syamilah -Kifayatul-Akhyar - Juz 1 hal. 
150-151). 


Berikut lanjutan keterangan : 
PL aje MEN NUSA Gay Ale Kal, ML ate Ag Aa Je A1 S3, Il Sp Jaa ae 0 Al 
151) 
Artinya : Dalil tentang disunnahkan takbir Idul-Fitri adalah firman Allah Swt AS. Al-Bagoroh 185, 


sedangkan dalil takbir Idul-Adha adalah Aiyas (diukurkan) dengan Idul-Fitri dan demikian itu sudah 
cukup menjadi alasannya. (Syamilah - Kifayatul-Akhyar - Juz 1 hal. 151). 


0589. Do'a Amalan Obat Sakit Gigi 


PERTANYAAN : 
Norma Aziz 
Aslmkm, punya amalan buat ngobatin sakit gigi tidak ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Baca doa ini tiga kali dengan menaruh tangan pada gigi yang sakit : 
Date HN BL dal Elasi Bea Apel La pb 30 SI peelil Aom 
BISMILLAAHI ALLAAHUMMA ADZHIB 'ANNII SYARRO MAA AJIDU BI DAWATI NABIYYIKA 
ATTHOYYIBI ALMUBAAROKI ALMAKIINI "INDAKA 


Ya Allah hilangkanlah dariku keburukan dari apa yang ku rasakan dengan permintaan NabiMu 
yang mempunyai pengaruh dan diberkati disisiMu... 


Berdasarkan hadits ini : 
Ter laa 0 Ae ata Ola aa ha Ma IIA mamah oi Ka AI ne Gila (AP Lan) 


AP Bb Bea be KN AU BT JAN betah oi gam Ob ega la 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5158 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JP al ani LI odls : SB, Aing ale Io gd da: SE Tato Ob Kw esa 
Aa IE ga Bi 2S Sea IN Wa Fa Sa pa ai Ad ga: Aa LN 


amil 
| Makarim Al-Akhlaag hadits no. 1039 |. 
0618. SYARAH SHOLAWAT NARIYAH 
Ap JII 5 yha Ti 
ama ji Cjam jl AI pa 


Mg OAg (gg Ag Gak cl Aa GAINg cARA Aa JA ya) SA Ui yi Va Vian pian al SOlan Jia Ap 
Ali gua IS Say ubi 9 AS IS 3 Anda AJI SE can II degan Alai Silaban 9 cas 3S Cg AE II 


IS | gali Ang aa Al Yan Asal Aku 3 Galaladi Jastis callasati Jadi 9 Cal os ya Ca Adalah Alya ebi GI Ad Jadi 
Casa Gaal) dilas Gal Sama (Ae plug Gelual 9 Cmall Im Ja yag PGRI gaul! Ja (Ae Aalana gas pil, a33) dag 
MAS Ain JI (AS ala Celwal 9 Cyana Kali 9 ag AI Uya ASela AB dad JA 9 drarula deal AI (3 GAN bangat Kal ale Gal 

JI Alang 


al gua! ia Bika Lai AS Gas (AB AKAN HN ad) CI da Sila) SAM Grilasa ian Y AT MN SAE Gal IM Ol GI Kanal 
desa La gas (lia Aditi DAN (le Can ata Cl IIA 9 denda Blu Lgi 3 Gaal 


Lebia ma Lia | gta GI MSN (AN 9 gia AS Jirdiall Cilinali Uya ASI agaal Uang BiS 489 YR Jikal ga Lil olga JNE ag : 
Oka MBA Gali el os saiwali ad S9. Kila pas. Jaa. GBI e gw. slall  Jgadi, 


PA 


calusa): 


dilan Allaly (lara (AS alat SB9 alang Anie AI elu (adl OS Hai Ag Cuti 3 Cai al (NN ) 5 sai AI Sita) og 
dag yi « 


Cita AI CARA NG « As inat) Coal AN 9 Alat! metag ya Leii (ole Jala (Ce JIN) — Unesa 9 «Teng Y Ap UII Sal pama Lah TI 
aw gl ada , 

KAA OI YI Jia GAS Ie La Say Y laa Oa oa GUI OI 3 (1260) NI AAS abad Gamal gal alaYI JB 
BANAAN gl Bd! ga Lal g Lis GAN YIg LSUA Gang Yg Laut Jas Lgi yua AB Ae AI ALS2NYI ya Lian j3 La ie 
Al gai SKA lili (Balung pal AI la Sg, Ca) : ii AI Kam) ASIN GS (Say La YG plSaYI Balita Lal 9 Awald 
Sala gag KAN GS Aina AB JIE Y Gara IS Ng (NAN Y ayu au: Ba Cmnol aga JS Ja: JB ada Casay Yi 
Ab JAN ala! GB ig Capt AU Ata) GB ASIN Gas Lai 9 3 Jill Anal Gya gRg SIN le dalil) Lg NI Sada g Ls yi yana 
dleig Sawit AI JB Eli) Goda Ci Calih plat! AB ca Sal) 3 AA daa) Crita Saja Coal OS Alkitalg A3 CAS nga 
Wawa olesiikay Jar Aga ya £ Mill Cya ASI Ii GL). 

dlanat AI Yin plang Aa Al Lyla Geni) pi Jay ST cal Ula Al GUSI) Ge Gale (Gila GI Tenan it 3 Lia Jl gaul 
CS GA lag OR Gia Cya LN Ang ala (AS GL Cal Lada! CB JigAi Nillag SP JSM JAM Cas al Suga Untan pelat! £ 6 
$ff Lglinua Sila 


1/448) SL! @ Aa) AAS GB bl dam) sil! Cal JB), 
(dika 9 call) Sl AI Ad yg MT Cai VI ASI Y asah ba an 1" Grad Gya CI Alya Lag UM gan AI GS Tila Va) 


(SANA ia Gadai LA Agak! jadi Lah 9 Cydgd #Laga Gl J3 La Ca Indi — dang Ab Cai — Aas Cal @uaYI Gi OLS 
Y ag Uya UN AI) Giag pai) dita Ga pa JS Boa Gaao) AS Gea ya 24 Wirang ASI mma Lagi GA Ona US 
da8 Ciay al 9 cal!) lam Al Caluan "Suit Siam 3 Ci VI Ali) 


SA gi Jim alang Anie Ad lum Sama Udin CS Ag JR Se) Anasili Jala ga Lah 

Alai! 9 Cl ANN Jad Cya NA Jagtay denda Goa 9 pall Cs SAS 3 Ai) Gb TARI) AA Cal Ailual! akal! IIS GI Gila Ja 9 
ala g dala AI elu Gsaill Udara 0 SNI Cai Aj ad Ay As ataall 9,1! 

CET ALA INI #lail 9 JUS Goai Uya GR Al Alang Anie AI elu (emil Ri SPT Kali Ceang SSI Ca # gili JAM UI AI JB GA (yag 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5159 ) 


S3 (AS aglala Lag 

asal Urg JAMI 9 8 ya Wil Cats 5 m8 alacih Jalgs 

DI HASAN SAS/Anasi CN ea Gg 

385 -/25 - SY pl Tama Layam | JII ca Ceall Bela Ga9S3 Sayati alami 9 B ya Cl Cars JM | Gas # Jitu 

ON ai Aa Aa Jay Call oli g GkuaiYI dis Ig 

Ali Ag Usa Yg Lawan ligan Iin Gas 9 Ellis AMI dai dal) Cyadig ASI gi 0 JSI gi ali Gagasan TAK GlludYI Jl NA) seal gadi 


Jina! (A Cai Cl alay! J3 (4/129): 


(abang ale AI Gea dl Gaal ga — AI dam) BAN Gal Cal BALA (ina — HN DIA SAB 5 1S DAA GB Oa ang A9 
PB ya dala Al el ad Y pang Ad Y) AI) Y Jigiag Ba Ala piSag B ya Kila Al Sanga B ya Kila esa Ob AR (AS Ody GA 
seba AB all Bagan YAI Ga Aa Gasa Kat) GB Da ai Gasa) elu pi AI gas Lag Urany Igoaang das) Bis (ea 
ME UAS) GOA Gak das da GAS BA JS US GB RAY) GAY Agil : SR #LSa Kpn Ngga al da Gain gg 

HA Ga JS AS ih Si yah 9 BliAla An AN) Biaya Lis Anbai 9 Yang Cai Cya Ula daya Ya, 


Cra aki Lag 0 ai GAM gi AA gia All Sikat) Ale Jawa Lidia CI Kadi) SIA Lead GIS AN SAN) Sl Casa Ad Anda 
CS Gi yah AS gl dua ga Uya Aid Ai Al AA Bala Iin Jah ya Gl SSI 9 Sai 9 Tema), 


TPT BN Gal Cal dilas Sasar Ai) allah AJB La 3 (ikal SU RL sig 


SS Wgya GIS SAS Ia Jika dag $$ al plat) Ulang Geluang JISANI Utang gita Ula oyalg plug Ale Ai elu ai siy 3 
CET Jali JAM Sila dad ISI ceni aluwal padan Ja 9 SSP Alami 


Kanit Aas ag SIN IYA (ad ag alng Al 9 Ala Al elu ai AS Soal Gi Jgila " 

5 — Ab HAN » AJA Bagan man | Lantai giling Ae | gl | gal Gi AG Gea (AS Gaal AiKag AO) 

Buat) daa Jl (Ag dana GS Jua pel)» IglgA JB lala ui CAB Elle alus UAS Ulale Ai guy dalam! Jitu LA 9 
MAN BU eluaai (AI) A83 pall, 

dapa Cilgaai Lin 3 : 

I- SI (Ae Jalallg ,, Anal! o Aga Y) ca ie Bolu! j gag All api as al Alawal! Ata Din ale Gan dl degan) Uaaua (jl 
Baya ByaiS dwag Al Segan) CAS Sial giaa | gl Ja Silat! dg | gais 3 al Anlamali (pa MS UI. 


Gala GS Un SR Ugalan dllb Lah pola) Jalay SAN 9 plat A Igagia Gadlil 9 agale Adi Gl gada Alamat! Uya MESIN 
SI mgala alang da AI Gel gail) YEL ag lh Ih mug , 


JB jas Cal us: 
2 Magi cra Jay JBS) alang dal MI el AI Jogi) GA Gel Uya Laga: 
MIT Jay JBS Iisa IS Als Jill Cya palang Ale AI laa AI dgan) JAR Masa 9 8 S3 AI (lanang Doi Ah Amil 9 m5 SI Al 
# Lanal! Coal gal Lg Sania Lai Csng JB AI Igo UI ASI ya" 
Alus lg) MINI Jaga plang dala Adil elu dil Sega) Cara Aa Gg J3 LAN sia All alay jas Cal JB 
"15014627" aami ol 9x36 "886" cakil! ol 929635921 ala Allg", 
GI) Gian GAS 3 Uganda! pal Cp Agan 3 JB: Bilal! (ragill Oagku Aap 53 Ud: ISI KAT GOS LA adil kal! JB 
Agya Cs Ba IS AA ma, 
BN gala SS alg SANG Cl gua 3d Igagialg, 
Wana SI Jul Ggyat Y ASI dala Soal old plug dala Ad elu Ad Segan) CA palu JA :JB Agrswa Cp Al ae Ye 
Ialah JB, Ualed dl Il gid JB, dala: 
MINI Alay 2S) allah Eli gan ag Glass dana Cnanill ALA g Cadikal! allah 9 Calun yali Aga (jl GIS yag Ellen 3 Elidlua Jasa agll 
CS Sigli LAS Lanka Jl (AE daan ee Jua pil, G9 OSN) da Alona Ja gaana Lalika Aina! aglll , Kan jl Jgwog 
Asam Si) aaA al JI Saad CS CS LAS data Jl (Sg Alan GS Sl Ag, dana Asam Geli) asa al JI S3 amal 


daa! " : 
Goal) Bilas dita g JI Jali ola) 
S—.————————————————————— , dst Silahkan lihat di online atau ePISS-KTB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5160 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


cal JW Ga Ga iba Gila Jisiala Liu! | yaemang Lab Ig 9 AJA Ca JA IS desa AI Gnetingil Jaa Gal BSA Ja ag 

JAS dal) (Ala Y agall Cia Salad! 0 aka Y Jasa Uinag JS gasikga! Cg gaada AS And Plh dia padi Gila gai 4 jas 
Cia Ali Jsdula Kami 9 daan CA 9 JS dikali) dala g Jogi La Carii 9 Lalas Yg Lani padi USUS plg gang Led Gaal SBY) 
Jalal! 3g Ida Upesidata 9 Case play Sola! selang Jantan Y Ja dala Goa pls JS ga pi aguang Jalal! Wr jala Ea jg Gila 
SE Alb Blu LIS GB Segan yA Les ya IS Ale Aga JS Ginga Ulas YI JAS Jay Yg Jay Y Laga Gua Bolu Gas lal (Aduan 
Sad) JAS Jnlatuus Glia Cja Gila) ia Cia (AI Ada 9 Jalal! madu Abg Wika goa gg Sl LE Yg Jitu La Jia Aga (al 
CAS AI LA Llih Crag KAS Crag Jiya SDA SLal 9 today 9 Cal geaa Ca Jadabi 9 Ja JAN day Jaa Cg Ui ya Lal lal) pda AI 
pe pala plat lg Jalla Jia ag Silaala Uia SAS pas S9 Jesus AI lili JS Ga) Lam OLS Ad SN Ag Jaja Al 
Lal desadili JAS La Sala oya Ca ASI Yel Jala ALS Jaa Ag HIS Ai daa Goa Ag dgan OS La ya8 Usis Ula 
Gala gagal (AB Gaill DIAS Jaa AI GS cod gmn Cerug dal) mama! CLS Lag J3 al la aa pl Ula dal) Gagal Car 
Atas 9 Usil ama ji IA Ad alay dala | gadig ISI Alila 9 Jasa SI JaaS Lensaal 9 dal) Wegadi Legal) sai Jaka! Lg call (gala! Lgi 
Jgamd! dimlug Calam Gjas Jantuna Galah Aga Jggan Hadi) 943 Us dilas im Aing al cyag Jeglala mad Anal dala | gl NA) 
SESI (Jang 3) Jen JUSBYI ya (laila Anlamai 9 Jia Jiyam Cedila ALI ea Cibg JS elu Ah Anis 

AS IAI IN GIS GSIg Li path ab Udagi Ja gbi!) ana MISI AlAYI Cya OAASIN 9 ASIN CILA 9 AialiS 9 Anam (ll Al iB La JAM 
Gala Jab G3 JAN Uut g SIA 9 P ga gali GOS $A La JS3 Gila Ja JARAN Kian Y Ula al ON Gaal gd Kan Ya Lela 
Cwagi! Ora MY CAS Ga gAANN 9 JI AYI Udan PARI AI Jajal 45 MAIN ga LN Ulaga La CV ayal YI ipudi ( AnolAg alali 
ASIN 9 OI Ui mati Ja glaili JA aa Liti All alang 

Lisa g 383 8 pad 9g 8 pai Lerilai Ja codamat Ah LAS gp MSI Yg AI Ala SI Uya JSI Lead An JI Bat) Cl Ana 
Uiasd Uya anE GA OliIS Lag Sal, 


Sumber : http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?p—30029 


0629. DO'A AGAR MENDAPAT ANAK LAKI-LAKI ATAU 
PEREMPUAN ? 


DOA MENDAPATKAN ANAK LELAKI 


Keterangan : Barang siapa menginginkan istrinya melahirkan bayi laki-laki, maka hendaklah sang 
suami meletakan tangan kanannya pada pusarnya seorang istri, pada masa-masa permulaan 
hamil, meskipun masih pada masa kehamilan dari tiga bulan yang awal, dan megusap-ngusapnya 
sambil berdoa : 
plg IS Go 0) pekany Aale AI ho AAL GL MA sel) LS MG ALAN Oa ular 3 Kilas Cile LS OI el 
oto. 
Artinya : Ya Alloh apabila engkau berkehendak menciptakan seorang makhlug di dalam perut 
wanita ini, maka jadikanlah anak laki-laki dan akan aku beri nama Ahmad, dengan bertawasul 


kepada Muhammad SAW, wahai Tuhanku jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 
engkaulah waris yang paling baik. (Kitab Sa'adah Ad-Daroin Hal, 655. Darul Fikr). 


ANAK LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN ??? 
1. Hadits Tsauban radliyallaahu “anhu. 


Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam untuk bertanya 
tentang permasalahan anak. Maka beliau shallallaahu “alaihi wa sallam menjawab : 


"ET le IN « Vs Is| AI osk IK Bj Gi al : r 3! V3 Clracorl sb Lao fi AM slag am Pj r RJ) sela 
dj ai A S 5) 8 S Jd S 5) Jr 
S3 ush" 


“Air (mani) laki-laki warnanya putih, sedangkan air mani wanita warnanya kekuning-kuningan. 
Apabila keduanya berkumpul (melalui satu persetubuhan) yang ketika itu air mani laki-laki 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5161) 


mengalahkan air mani wanita, maka anak yang akan lahir adalah laki-laki dengan ijin Allah. 
Namun apabila air mani wanita mengalahkan air mani laki-laki, maka anak yang akan lahir 
adalah wanita dengan ijin Allah”. (HR. Muslim no. 315, Al-Baihagiy 1/169, Ibnu Khuzaimah no. 
232, dan yang lainnya). 


2. Hadits Anas bin Malik radliyallaahu “anhu. 

Il LI ye Lil Gal dl Jaaay Le Jlah Rip Aneka pelan g das AI ae Al Saung HA yr Ma Oli Ol ye 
Jay Jas Any ot WI deg Gadang Adel Ja ata JS La gi Lag Roll boys Ji JB Jae JB VI eka 
if ole Jordi ola dam B3 dal bl Ml ab Ulg L..... JB UST (adl dala Jane yA daa lay dala Ah ala AI 

AI Jyry Lily 1 YY AI Y Of XS JUL 3 Je SUN el gm Ily JII Ip j3 


Dari Anas : Bahwasannya “Abdullah bin Salaam mendatangi Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa 
sallam saat beliau tiba di Madinah. 


la pun bertanya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan bertanya kepada engkau atas 
tiga permasalahan yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi”. 


Beliau shallallaahu “alaihi wa sallam menjawab : “Bertanyalah”. “Abdullah bin Salaam 
melanjutkan : “Apakah tanda hari kiamat untuk pertama kali ? Makanan apakah yang pertama 
kali dimakan oleh penduduk surga ? Dan dari mana datangnya sebab seorang anak 
menyerupai ayah dan ibunya ?”. 

Rasulullah shallallaahu “alaihi wa sallam menjawab :“Baru saja Jibril “alaihis-salaam 
mengkhabarkan kepadaku tentang jawaban ketiga hal tersebut”. Beliau melanjutkan :“............ 
Adapun sebab seorang anak menyerupai ayah dan ibunya : Apabila air mani laki-laki 
mendahului air mani wanita, maka anak (yang lahir) akan mirip ayahnya. Namun apabila air 
mani wanita mendahului air mani laki-laki, maka anak (yang lahir) akan mirip ibunya”. 


“Abdullah bin Salaam kemudian berkata : “Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah, dan (aku bersaksi) bahwa engkau adalah utusan Allah”. (HR. Al- 
Bukhari no. 3329 ). 


3. Hadits Ummu Sulaim radliyallaahu 'anhaa. 
BI Oke AI Sya JAS SEP Sr Leela GP ye dag tele AI ae AI gi ola UI peda paka pl Ol 
AI ke AI ai Jas Sila 04 Jay 2EU LAN3 uya Cepat Halus ph ES "Jala IAI SMS OA) II" eagle 
din OS tia NE Laga yag jie Gd) BUM lag La Sale Jera OP Land OS oil oya Len" eng dala 
TEA 


Bahwasannya Ummu Sulaim pernah menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada 
Nabiyullah shallallaahu “alaihi wa sallam tentang seorang wanita yang bermimpi sebagaimana 
mimpi yang dialami oleh laki-laki. Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : 
“Apabila ia melihat yang demikian, hendaklah ia mandi”. Ummu Sulaim berkata (kepada 
perawi) : “Sebenarnya aku malu menanyakan hal tersebut”. Ia kembali bertanya kepada beliau 
shallallaahu “alaihi wa sallam : “Mungkinkah hal itu terjadi (pada diri seorang wanita) ?”. 


Nabi shallallaahu “alaihi wa sallammenjawab : “Ya. (Jika tidak), maka darimana adanya 
penyerupaan (seorang anak kepada orang tuanya) ?. Sesungguhnya air mani laki-laki kental 
lagi berwarna putih, sedangkan air mani wanita encer dan berwarna kekuning-kuninganan. 
Siapa saja di antara keduanya yang mengalahkan atau mendahului dari yang lain, maka akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5162 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terjadi penyerupaan (dari si anak) terhadap dirinya” (HR. Muslim no. 311). 
4. Hadits “Aisyah radliyallaahu 'anhaa. 
Wol "ai" JL Gel 0 mal enak IS) SLIM Jtis Jaa elang dala bl eka AI Jgn Edu Ajal Of katile ye 
MISI LES JB oya VI debdl OS Jay Ueato" elang dala AI duo Al Jay J3 SIB LI, lay oa Abile 
Aalasi Anil Lagka Jor jl ola Ye ISly all yel WbjII dadi Jen jl sila Laga". 


Dari “Aisyah : Bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 
“alaihi wa sallam : “Apakah seorang wanita harus mandi jika ia bermimpi dan melihat air ?”. 
Beliau menjawab : “Ya”. Maka “Aisyah berkata kepadanya : “Taribat yadak ! (sebuah kalimat 
pengingkaran atas pertanyaan wanita tadi -—). Rasulullah shallallaahu “alaihi wa 
sallambersabda : “Biarkanlah ia. Dari mana datangnya penyerupaan bila tidak berasal dari 
yang demikian ? Apabila air mani wanita mengalahkan/mengungguli air mani laki-laki, maka 
anak yang lahir akan menyerupai keluarga ibunya. Apabila air mani laki-laki mengalahkan air 
mani wanita, maka anak yang lahir akan menyerupai keluarga ayahnya” (HR. Muslim no. 3141. 


MIRIP SIAPAKAH ANAK ANDA ? 

Al-Haafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata : 
der ee" Mad) Oli galon oya peka dis bg La Lily eesina je pad ALA NS A3 Ga Uya JS UV idsi lam ld SA, 
Ia yah "AL OS US Jari oga BLN Goa Ole Ty cad Udh STELAN Gga Jari Goa De Latar LB jie 3 say aa 
PS Os MY M3 St AMAN, can, TVS OSu3 Jordi ola Ne ISI pas SU dat OLI daa ja Ai gor uya 
Ay AMA La pedas SAI 2EAB Gaal jade SAN OL Ol Ega Jay One ebi JB ceng Aalasi Y Ap ndg 
dadali RANS pall, Willy HS AI Rae Jauall UKG 0 ALS (de dad glaSI | Lisad Ola gi Cydkon Lily Ale Uya 3 lali Jaa 
mein tdab Jaa Wah dah |) yaa PEN yg LL 3 ASI Gema de Ketan OK SAI plak AM OS IKAN ih 
Jen ala Gg OT SIN ca IE, CAB, SAN AS uaonsd AT OS) Jerjl eka Gay OT JSI lagi ata WS 
ENY SIS Olayiy Jen ola dag Of oma tetans El cal li Abdi y B3 SI narus AT LAN SL Op 
Aan pl) Chat 


“Yang dimaksud dengan al-'ulluw adalah as-sabg (mendahului), karena setiap yang mendahului 
berarti ia telah mengungguli/mengalahkan dalam arti maknawi. Adapun hadits Tsauban yang 
diriwayatkan oleh Muslim :'Air (mani) laki-laki warnanya putih, sedangkan air mani wanita 
warnanya kekuning-kuningan. Apabila keduanya berkumpul (melalui satu persetubuhan) yang 
ketika itu air mani laki-laki mengalahkan air mani wanita, maka anak yang akan lahir adalah laki- 
laki dengan ijin Allah. Namun apabila air mani wanita mengalahkan air mani laki-laki, maka anak 
yang akan lahir adalah wanita dengan ijin Allah : maka dalam hadits tersebut terdapat hal yang 
sulit dipahami (musykil). Karena, apabila air mani laki-laki yang mendahului, maka hal itu 
berkonsekuensi anak yang terlahir akan menyerupai keluarga suami dan berjenis kelamin laki-laki. 
Demikian pula jika sebaliknya. Sementara kenyataan yang ada, kadangkala anak laki-laki mirip 
dengan keluarga dari pihak ibu, bukan dari pihak keluarga ayah. 


Demikian juga sebaliknya. Al-@urthubi berkata : “Dengan demikian jelaslah bahwa maksud dari 
kata al-ulluw dalam hadits Tsauban adalah as-sabg(mendahului)”. Aku (Ibnu Hajar) katakan : 
“Menurutku, demikianlah makna kata al-ulluw yang tercantum dalam hadits “Aisyah. Adapun 
hadits Tsaubaan, kata al-'ulluw tetap ditafsirkan sesuai dengan dhahirnya. Dengan demikian, as- 
sabg (mendahului) merupakan penentu jenis kelamin laki-laki atau wanita, sedangkan al-'ulluw 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5163 ) 63 


(mengalahkan/dominansi) merupakan tanda penyerupaan/kemiripan. Berarti tidak ada lagi 
kesulitan dalam memahami makna hadits. Seakan-akan maksud al-'ulluw yang merupakan sebab 
penyerupaan/kemiripan karena banyaknya air mani yang keluar sehingga membanjiri yang 
lainnya. Dengan keadaan ini, maka akan tercapailah penyerupaan/kemiripan. Perkara ini ada 
enam keadaan : 

1. Apabia air mani laki-laki lebih banyak dan keluar mendahului air mani wanita, maka 
anak yang lahir adalah laki-laki dan serupa dengan ayahnya atau keluarga ayahnya. 

2. Sebaliknya dari yang di atas (yaitu : apabila air mani wanita lebih banyak dan keluar 
mendahului air mani laki-laki, maka anak yang lahir adalah wanita dan serupa dengan 
ibunya atau keluarga ibunya). 

3. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita, namun air mani wanita lebih 
banyak: maka anak yang lahir adalah laki-laki dan serupa dengan ibunya atau keluarga 
ibunya. 

4. Sebaliknya dari yang di atas (yaitu apabila air mani wanita mendahului air mani laki-laki, 
namun air mani laki-laki lebih banyak, maka anak yang lahir adalah wanita dan serupa 
dengan ayahnya atau keluarga ayahnya). 

5. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita dan dua-duanya sama banyaknya, 
maka anak yang lahir adalah laki-laki tanpa ada keserupaan secara khusus kepada 
keduanya. 

6. Sebaliknya (yaitu apabila air mani wanita mendahului air mani laki-laki dan dua-duanya 
sama banyaknya, maka anak yang lahir adalah wanita tanpa ada keserupaan secara 
khusus kepada keduanya). (Fathul-Baariy, 7/2731. 


0656. DZIKIR FIDAA' (TEBUSAN) 


PERTANYAAN : 
Meymey Armien 


Assalamu alaikum semua... Mey ada masalah sekaligus tanya. ibu mey mau agigohin/sodakoh 2 
kambing (cukup)buat 1000 hari almarhum adik mey. ayah suruh tambah 1 lagi kambingnya buat 
dzikir fidak. mey yang tidak tau apa apa jdi bingung karena yang handel keuangan adalah mey. 
Pertanyaan: 


1. apa sih yang dimaksud dzikir fidak, apa itu harus pakai kambing juga ? 

2.dr masalah mey diatas sebaiknya berapa kambing yang mey hrs sediain. Syukron 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam.Dzikir Fidaa' terbagi atas dua macam : 
1. SHUGRO (membaca kalimah TAHLIL (LAA ILAAHA ILLALLAAH sebanyak 70.000 kali) 
2. KUBRO (membaca SURAT AL-IKHLASH sebanyak 100.000 kali) 

Kedua dzikir fidaa' di atas tidak ada sangkut pautnya dengan kambing 

Beberapa rujukan kitab yang menjelaskan tentang DZIKIR FIDAA' 


Dzikir Fida' adalah dzikir untuk memohon kepada Allah agar diselatkan dari api neraka, baik untuk 
diri sendiri ataupun diperuntukkan pada orang lain yang telah meninggal. Adapun kalimat dzikir 
Fida' itu bermacam-macam diantaranya: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5164 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Membaca kalimat tahlil sebanyak 70.000 / 71.000. 
» Membaca surat Ikhlas sebanyak 1.000 / 100.000, dan lain sebagainya. 


» Dzikir Fida' bisa dilaksanakan untuk sendiri atau orang lain, dan dapat dilaksanakan 
dalam satu majelis atau dicicil. Lafadz niatnya perlu dibedakan dan dijelaskan. 


Sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab diantaranya : 

1. Tafsiir As-Shoowi, Juz 4 hal. 498 ( Ahmad Shoowi Al-Maliki ) 
bs aj Yi: wa) Agan NS AI JB Iya Sa 3 yA Iya Meki AMA AR Bejo WILL NS aja DN 5 Uang 
skali Sako ale BY Ol bipaa UST IN ja B2 Gee deg EA Aa Katie Kotim Ad DS Uh AI ass 
tesla pe ae Tag ale Ne. 
A98 SIA SL mai 
Sebagian dari fadlilahnya surat Ihlas yaitu : sesungguhnya orang yang membacanya sebanyak 
100.000 kali maka dia telah membeli dirinya sendiri dari Allah dan Malaikat akan 
mengumumkan dari sisi Allah di langit dan di bumi “ ketahuilah sesungguhnya si fulan adalah 
hamba yang dimerdekakan oleh Allah, siapa saja yang mempunyai hak yang di tanggung fulan 
maka mintalah dari Allah “. Maka surat Ihlas tersebut akan memerdekakan dari neraka, tetapi 


dengan syarat tidak mempunyai tanggungan pada orang lain, atau punya tanggungan tapi 
tidak mampu membanyarnya. 


2. Kitab Khoziinatul Asroor, hal. 157 ( Sayyid Muhammad Haggin Nazi ) 
22 See NX 8 - 0 20 00581 gen 0 nun 000 NW NX KOK L . .. - A20 NM 02 9 
JP Sekam AI GP PAP KANAN Sayan LA Ga peng dala AI Un Al Jpay JL ly) Gg Lee OP el CA 
AM. 


Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan.... dalam riwayat yang lain Rosulullah SAW. bersabda 
: barangsiapa membaca surat al-Ikhlas dengan hati yang ikhlas maka Allah mengharamkan 
jasadnya dari api neraka. 


3. NP. “Moana Dea di 188 “ wa nama seh js L 
Tag PNS naa on 
Ka Sei Hasi Ali SN Gal La, 1 &5 8 aa Na Se sadi kp anji 
DI HKI Gajas yA lia Gio Je ds SUNAN SN ya. 
188 25 JI Taja 
Rosulullah SAW. bersabda : “Barangsiapa yang membaca kalimat Laa Ilaaha Illallah sebanyak 
71.000 maka dia telah membeli dirinya sendiri dari Allah Azza wa Jalla”. Hadits riwayat Abu 
Sa'id dan “Aisyah r.a. begitu juga kalau dia melakukan untuk orang lain. Hadits ini adalah 
sebagai sandaran dasar para Ulama' Shufi untuk menamakan dzikir dengan kalimat tauhid 
dengan jumlah hitungan tersebut dengan nama 'Atagoh Jalaliyyah. Cerita tentang kebenaran 


dzikir ini sudah sangat masyhur, diantaranya yang ditutur oleh as-Syaikh al-Akbar dari Imam 
Abi al-Abbas al-@utbi al-Gostholani dari Syaikh Abi Robi” al-Maliki untuk menunjukkan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5165 ) 


kebenaran hadits ini dengancara mukasyafah. 
4. Kitab Irsyaadul “Ibaad, hal. 4 (Zainuddin abdul Aziz Ibnu Zainuddin Al-Malibari) 
Tu d sis P Ii ana Si YA JB aya OR JEI Gaang Henna J6 Pa Aja al RA gp A3 Cal S3 
JB ga. 
A3 yo std ola | 
Diriwayatkan lagi dari Syaikh Abi Yazid al-@urtubi berkata : saya mendengar dari sebagian 


atsar (perkataan Shohabat) “ barangsiapa mengucapkan kalimat Laa Ilaaha Illallah sebanyak 
70.000 kali, maka kalimat tersebut menjadi tebusan baginya dari api neraka 


5. Khoziinatul Asroor, hal. 159( Sayyid Muhammad Haggin Nazli ) 
SPAN Ga JA DA ag IS BUANA ea Galih ah LS Dilan IS IS og SL Ai SI 
AS Veng Ad Dal 5 Win olah akan Ul oa B9 ea) UJI 2 S3 eta JS og OA 50 aa 
Sis Se, Ul C7 SS, Ud Bu LSI, bay La ad #yi "T P eni laa Uh Ai P Sl 
PANEN Rapu maloali Uja AU Al (dam. 
159» NI aja 
Al-Fagir berkata (semoga Allah memerdekakannya dari neraka Sya'ir) : saya melihat seorang 
Syaikh di Masjidil Haram pada bulan Romadlon tahun 1.261 sedang membaca surat al-Ikhlas 
di sebelah pintu Dawudiyyah malam dan siang hari setiap bulan Romadlon. Kemudian aku 
mengecup tangannya sambil berkata : Wahai Tuanku, aku melihatmu setiap hari membaca 
surat Ikhlas, berilah tahu padaku tentang faedah dan rahasianya. Kemudian dia menjawab : 
aku ingin memerdekakan jasadku dari neraka wahai anakku, dan dia mengangkat tangan ke 
lehernya. Aku berkata : berilah aku ijazah, kemudian beliau mengijazahiku dan memberi izin 
padaku serta mendo'akan barokah. Semoga Allah memberi pertolongan pada kamu untuk 
membacanya sebanyak 1.000 kali. Dan ini merupakan ijazah melalui tulisan bagi orang yang 
mau membacanya. Semoga Allah memberi barokah pada kita dan membukakan rohmatnya. 


Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat sebab 
kemuliaan surat al-Ikhlas. 


6. Kitab Khoziinatul Asroor, hal. 188 ( Sayyid Muhammad Haggin Nazi ) 
Ah San jp Una, JET galah 
188: yo Anya 
Demikian itu juga dikutip oleh Abu Sa'id Al-Khodimi dari parawali itersebutat yang terpercaya 
yang tersebut dalam kitab Al-Barigoh, Syarah kitab At-Thorigotul Muhamadiyyah dan lainnya, 


bahwa hadits dhoif boleh diamalkan dalam hal Fadloilil “Amal (keutamaan amal) meskipun 
tidak sesuai dengan giyas. 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5166 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0688. Doa Hamil dari Mbah Kholil bin Abd. Lathif 
Bangkalan 


Nur Hasyim S. Anam 
Ajaztukum 


Untuk Suami : 
Lely Ale AI Calo Gilanal! sall diam Jl KEL 
2. GX JUI Ane Ganda! 3 ham Jl KEL 
3. JIE Soda! AS op Jul AAL ALS GFawbdl 3 nam Il ASUS 
gan aga 


0 8 —.o 
7 xXx Slalu 3 
o- 0 3 20 — 


AG Ha ea ya 
Da EA Ia Ay II da Uya PA Sign pena sea 
pa Sort pia Bolis YAN SU ale AI Ka alah GA Ka da ae SAN II Neta 


AT TA GAN yi pl Aa Ji ana aa Ui lg Utah IBL late tak jo ga dl daa 
SAN AN yA WN UE Ge KG Ge UE UN GS Ge Ga Ca 
eh Ap Te Ale AI un San Can Gl yang dl slea Si LS Uileo Jati Ula Lady lap dai 9, 
SNI Wu, Lie, IS Jen Jen alan abi bi SL SAS Lena dal, Pe Se Ar Sea Ai 
PA La Ga AS DAN AN LI kian gn ae Uh HI be no 


cos patas, WIN aji KI, saka ay Aa! ag lag ale & ae Sagar Vataus S3 Aa Way 


20.2. PEN RON MP 


aah Taj LS Gannd wenda Aly data Kao ya di 


Untuk Istri : 
Lelang dala AI elo Gilas! sal diam Jl AE 
2. YNA JL Ane Fawbdl 3 aa Il BUSI 
3. EL Sido! AS oya Jae MAL ALS amdal 3 im Jl EU 
ra 


Tx abi, 

0-0 3 30 - 

AG Ha aa 

Ha PN JI Wa GA dna Nadia 00) Tk pai Sasar it Peer SIN 
Pa Pena s0w as... ...9 ra Sa 


Lim 2) 2 0 yo Hell (laka jala Y Inle pla3 Belas VI A3Y He ale Io Hara HN Tapa ga 


Sa AN Aa Ie Ka MANA GA gi Aa Ai Ji aa Ka lp Un OA IL la 
IE) Bt GA CA an YAN, GA ap GAN Gi Co Ha Wa lg UU 
BE GAN pa HA Ka Aa Ba pl aa Val Ao UM SS 

Jab ai Sina ne 0 MS ag Lte, GOL Tata lal Cai Val SA SE Ungu da Fl 

aja Satar Cia Ea AA ENY Padi aa so dat ali sn, SAN B3 MI masi “na Te aka 


Pa Oa ON 


gentar wou0) diy angan Ca Pa ing PAT WIN ai KI, Saka ai Aa! aa oa ale 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5167 ) 
0690. Doa Pernikahan dari Mbah Kholil bin Abd. Lathif 


Bangkalan 


Nur Hasyim S. Anam 

Bagi poro yai silahkan diapalke mumpung lagi rame mantenan 
Saifulloh Naji 

Gabiltu ya Ustadz Hasyim S. Anam 'ala ijazatik 


Hn 2 SA ah lama NI GA CL 5 Or Nia Jam tata adi 

La san yl leo plan Ale Al Iko Ulasan AOA apa 

LA Lagi laun Y3 5 Inong TAN tani 3, Ma ana 1S Yun lis Dial Ita Jul) Lido cab L, ea Ore Fi abi 

MEI ya Jali TN Cip Oh 3 pa ST WS UI abi Da Meli Apa Laga la am NU) 

Date ga Ham Ol4 SAI bad Ol4 getar Sd RA uya bagi Ol4 SY Il YI ra NN 

Cai HN 2 ay AS Cah Gyat SN US Cin HI el KAI Je KAN, AU A3) KI ITL Ui al you 

PETA aa SPP Tag rental, All de Kanan arina se as 2 Ag SA as agan Mela 
0726. Amalan Dan Do'a Pergantian TAHUN 


PERTANYAAN : 

Wudda Non Orisinil 

Salam.... Ada yang bisa post do'a akhir dan awal tahun ga? sekalian tarjamahnya. mksh 

JAWABAN : 

Masaji Antoro 

AMALAN DI PERGANTIAN TAHUN 

1. Doa Akhir Tahun 

Dengan doa ini kita memohon saat kita mengakhiri perjalanan tahun yang akan ditinggalkan ini 

akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh-Nya, 

dan apabila dalam tahun yang akan kita tinggalkan ada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh 

Allah SWT yang kita kerjakan, maka kita memohon agar amal shaleh tersebut diterima oleh Allah 

SWT. 
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi 
wa Shahbihii wa sallam. Allaahumma maa 'amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitanii 'anhu 
falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta 'alayya ba'da gudratika 'alaa 
uguubatii wa da'autanii ilat taubati minhu ba'da jur-atii alaa ma'syiyatika, fa inni astaghfiruka 
fagfirlii wa maa 'amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa'adtani 'alaihits-tsawaaba 
fas'alukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikraami an tatagabbalahuu minnii wa laa 
tagtha' rajaaii minka yaa kariim, wa sallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi 
wa 'alaa 'aalihii wa sahbihii wa sallam 


Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5168 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW,beserta 
para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa 
yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya 
dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa 
memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah 
melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada 
saya dengan kemurahan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal 
perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya 
mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran 
dan Kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan 
harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah. Dan semoga Allah memberikan 
rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga 
dan sahabatnya. 


Dibaca tiga kali saat menjelang akhir tahun baru Islam, bisa dilakukan sesudah ashar atau 
sebelum maghrib pada tanggal 29 atau 30 Dzulhijah. 


2. Doa Awal Tahun 


Dengan doa ini kita memohon kepada Allah SWT agar dalam memasuki tahun baru ini kita dapat 
meningkatkan amal kebajikan dan ketagwaan. 

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim 

Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam. 

Allaahumma antal-abadiyyul-gadiimul-awwal 

Wa 'alaa fadhlikal-'azhimi wujuudikal-mu'awwal 

Wa haadzaa 'aamun jadiidun gad agbal 

Nas'alukal 'ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa-ihii wa junuudihii 

Wal'auna 'alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu-i 

Wal-isytighaala bimaa yugarribunii ilaika zulfa 

Yaa dzal-jalaali wal-ikraam yaa arhamar-raahimin 

Wa sallallaahu 'alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa 

sallam 


Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga 
Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad 
SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan 
hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan tahun 
baru ini benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari 
(godaan) syetan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk 
mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan 
amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan 
Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan 
kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya. 


Doa ini dibaca tiga kali saat kita memasuki tanggal 1 Muharam. Bisa dilakukan selepas maghrib 
atau pun sesudahnya. 


| Sumber : www.fb.com/notes/163806213660984 |. 
Mbah Jenggot 
Amaliyah Menyambut Pergantian tahun dan 10 muharram ( Hari Ayura”) 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5169 ) 


Keutamaan Bulan Muharram, Muharram merupakan satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah. 
Empat bulan tersebut adalah, Dzulga'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 


AAN Lea P1 SAN Gs Hu SH Cab jas Dae), set xD) 
“Sesungguhnya jumlah bulan di kitabullah (Al @uran) itu ada dua belas bulan sejak Allah 
menciptakan langit dan bumi, empat di antaranya adalah bulan-bulan haram” (AS. At Taubah: 36) 


Amalan Do'a menyambut pergantian tahun. 
Seyogyanya pada hari terakhir bulan Zulhijjah dan pada 1 Muharram dengan : 


Doa Akhr Tahun Artinya: “ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi 
Muhammad SAW,beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan 
selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat,padahal 
Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang 
sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya 
untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat.Karena itu ya Allah, saya mohon Ampunan-Mu dan 
berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan, 
selama tahun ini, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan 
membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada-Mu, wahai Dzat YangMaha Pemurah, wahai 
Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan,semoga berkenan menerima amal kami dan 
semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang MahaPemurah. 
Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, 
keluarga dan sahabatnya. Amin yaa rabbal “alamin. 


1. Berdoa akhir tahun pada hari terakhir bulan Zulhijah selepas Asar sebanyak 3X 


Fadhilahnya adalah barang siapa membaca do'a ini dalam waktu tersebut maka setan berkata: 
“Kesusahanlah bagiku,dan sia-sia lah pekerjaanku menggoda anak Adam(manusia) pada satu 
tahun ini karena mereka mengerjakan amal ini hanya dalam waktu lebih kurang 1 jam 


2. Berdoa awal tahun 


DOA AWAL TAHUN Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada 
junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah 
Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan 
Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami 
memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya 
dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah 
yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri 
kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah 
senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad 
SAW,beserta para keluarganya dan sahabatnya. Amin yaa rabbal “alamin 


Dilakukan pada 1 Muharram selepas Maghrib 3X. Pada Malam Harinya sejak permulaan 
terbenamnya Matahari (Timbul merah Jingga) itulah tanda tanggal 1 Muharam telah Tiba. Kita 
perlu Memohon pada Alloh agar pada Tahun mendatang kita selamat dari godaan syetan. 
Fadhilahnya Barangsiapa doa ini syetan2 akan berkata : “Alangkah bahagianya orang itu dia 
akan dilindungi dari godaan2ku pada sisa umurnya, karena Allah mengutus 2 malaikat untuk 
menjaganya dari godaan2ku” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5170 ) 70 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. Selepas solat subuh pada 1 Muharram dianjurkan dibacakan Ayat Kursi sebanyak 360 kali 
dengan membaca : 


Bismillahirrahmaanirrahim pada setiap kali permulaan bacaan. Insya Allah barangsiapa yang 
mengamalkannya, akan diberikan keselamatan dan dipelihara dari sebarang musibah dan 
kesempitan rezeki. 


Amalan-amalan lain yang disunatkan adalah: a) Giyamullail - Solat Tahajjud, Solat Hajat, Solat 
Sunat Taubat b) Membaca Al-Guran c) Zikir 


HARI ASYURA (10 MUHARAM) 


10 Muharam — Dinamakan juga hari “Asyura'. Pada hari itu banyak terjadi peristiwa penting yang 
mencerminkan kegemilangan bagi perjuangan yang gigih dan tabah bagi menegakkan keadilan 
dan kebenaran.sebagian peristiwa tersebut adalah: 


1. Nabi Adam bertaubat kepada Allah. 

2. Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. 

3. Nabi Nuh diselamatkan Allah keluar dari perahunya sesudah bumi ditenggelamkan 
selama enam bulan. 

. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari pembakaran Raja Namrud. 

. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. 

. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. 

. Penglihatan Nabi Ya kub yang kabur dipulihkkan Allah. 

. Nabi Ayub dipulihkan Allah dari penyakit kulit yang dideritanya. 

. Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan paus setelah berada di dalamnya selama 
40 hari 40 malam. 

10.Laut Merah terbelah dua untuk menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari 

tentara Firaun. 

11. Kesalahan Nabi Daud diampuni Allah. 

12. Nabi Sulaiman dikurniai oleh Allah kerajaan yang besar. 

13. Hari pertama Allah menciptakan alam. 

14. Hari Pertama Allah menurunkan Rahmat. 

15. Hari pertama Allah menurunkan hujan. 

16. Allah menjadikan “Arasy. 

17. Allah menjadikan Luh Mahfuz. 

18. Allah menjadikan Malaikat Jibril. 

19. Nabi Isa diangkat ke langit. 


O DAD ar 


Dari Abu Hurairah r.a. disebutkan Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seutama-utama puasa sesudah 
puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram dan seutama-utama solat sesudah solat fardu 
ialah solat malam". (Sahih Muslim). Abul Laits Asssamargandi meriwayatkan dengan sanadnya 
dari Ibnu Abbas r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang berpuasa pada hari 
Asyura yakni 10 Muharram, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat, dan 
barangsiapa yang puasa pada hari Asyura, maka akan diberikan pahala 10, 000 orang Haji dan 
Umrah, dan 10, 000 orang mati syahid: dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari 
Asyura, maka setiap helai rambut Allah akan menaikkan satu darjat. Dan barangsiapa yang 
memberi makan buka puasa seorang mukmin yang berpuasa pada hari Asyura, maka seolah-olah 
memberi buka puasa semua umat Muhammad SAW dan mengenyangkan perut mereka." Sahabat 
bertanya : "Ya, Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Asyura dari lain-lain hari." Jawab 
Rasulullah: "Benar!" Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Maisarah 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR (5171 ) 


berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Bahwa siapa yang melapangkan pada keluarganya pada 
hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu" 


Said bin Jubair dari Ibn Abbas r.a. berkata : Ketika Nabi SAW baru hijrah ke Madinah, didapati 
kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka ditanyakan kepada mereka tentang itu. Jawab 
mereka : "Hari itu Allah memenangkan Nabi Musa a.s. dari Bani Israil terhadap Fir'aun dan 
kaumnya. Maka kami puasa kerana mengagungkan hari ini". Maka sabda Nabi SAW :"Kami lebih 
layak mengikuti jejak Musa dari kamu", maka Nabi SAW menyuruh sahabat supaya berpuasa. 


Abu Musa Al Madani meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., "Barangsiapa yang berpuasa pada hari 
Asyura adalah seperti berpuasa setahun dan siapa yang bersedekah pada hari Asyura adalah 
bagiku bersedekah setahun." (Riwayat Albazzar) . Dari Abu Gatadah Al-Anshari r.a, Rasulullah 
s.a.w. ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab baginda : "Semoga dapat menghapus dosa 
tahun yang lalu dan yang akan datang”. Kemudian Nabi ditanya pula tentang puasa hari Asyura, 
jawab Baginda, "Semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu". (Sahih Muslim) 


Rasulullah s.a.w. bersabda: "Berpuasa kamu pada hari ke sembilan dan sepuluh Muharam dan 
jangan meniru cara orang-orang Yahudi." - Riwayat Al Baihagi. 


Amalan di hari Asyruro' 


Dari dalil-dalil diatas bisa disimpulkan bahwa sebagian dari amalan yang disunnahkan di 
hari asyura' adalah: 


1. Berpuasa 


Secara umum, puasa Muharram dapat dilakukan dengan beberapa pilihan. Pertama, berpuasa 
tiga hari, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, yaitu puasa tanggal 9, 10 dan 11 
Muharram. Kedua, berpuasa pada hari itu dan satu hari sesudah atau sebelumnya, yaitu 
puasa tanggal: 9 dan 10, atau 10 dan 11. Ketiga, puasa pada tanggal 10 saja, hal ini karena 
ketika Rasulullah saw memerintahkan untuk puasa pada hari “Asyura para shabat berkata: “Itu 
adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau bersabda: “Jika 
datang tahun depan insya Allah kita akan berpuasa hari kesembilan, akan tetapi beliau 
meninggal pada tahun tersebut.” (HR. Muslim). 


2. Shadagah 


Selain berpuasa, umat Islam disarankan untuk banyak bersedekah dan menyediakan lebih 
banyak makanan untuk keluarganya pada 10 Muharram. Tradisi ini memang tidak disebutkan 
dalam hadist, namun ulama seperti Imam Baihagi dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa hal itu 
baik untuk dilakukan. 


Demikian juga sebagian umat Islam menjadikan bulan Muharram sebagai bulan anak yatim. 
Menyantuni dan memelihara anak yatim adalah sesuatu yang sangat mulia dan dapat 
dilakukan kapan saja. Kami belum menemukan landasan yang kuat mengaitkan menyayangi 
dan menyantuni anak yatim hanya khusus pada bulan Muharram. | Sumber : www.fb.com/ 


notes/469220663099 1. 
0731. DOA PERGANTIAN TAHUN 


Oleh Nur Hasyim S. Anam 
Do'a Akhir Tahun 
Dibaca pada akhir bulan Dzul Hijjah yaitu sesudah ashar atau sebelum maghrib. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5172 ) 72 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


. . ye Y 0 
0 3g. 0 Ie. 290 2.90 8 - 


Ta Ga pb CAN gn ja LA da aa PIA MN 


SAPI An DARI AA Ale Hp MU AN II SSI HA de ME Ha ea Oa ey K3 
II pe GAN SN aU Ula en adi Yg gia di WAN, MN ale leg al 3 Jas iya SAS pall 
Ipin Ab Ain ati UAN lin 3 Ela Uli pa Ag di Je hasan Van Je og pen an 


JA BARENG Dah Ja AAA GTA JA) dia de EN ja an SI 
Oa Hery at Y) ja AS Ol MEN III BU SU ali WIL JG dl Ne ALS Lan Las las, 
OS alay ebay di Je) aman Can de SI Joy IU 

Do'a Awal Tahun 


Dibaca pada awal bulan Muharram yaitu sesudah maghrib. 
PNP AI ema 
Ora La ag Sh VI 5 Gea (SAI 3 ya PNG Lag Opal Gd pi Yg ke ole Y pai HI ya YAI Y AI 
ea dadi yag Lagiai on yt Yg UPI LI pama! da ag el Le YI dala oya aa O alan Va io Lag adal 
wou0) ) Jay Kasan Vaa Je TP JA AU WP pu IN yel d Ie Ap II Sati Hi 


0m. 


41/300x.......... Tap 


Pa ai o 0 ce 3 03 en 


Lap Snp OA, UM SPA Pa Ba agan Va le AI ka Sana tag Sa pam Gam DI ge 
AA Da pi gabah li Jp TI mati GA HI pai DS es ea sama de Oia HA, 
Pan BLN - ala ie Ora, 23 j2) BII, 23 DAA Aya 43 Tenan ae JA Aan He Ika Ina 


Kay Ai SE ata Vian Gde Go Ora (LN U LINI, Sila Ai ON ah La INI, 


2 Be 


0766. Maksud Palam Lafadz Afiat / Afiah 


PERTANYAAN : 
Iking Iks 


Salam, sebenarnya apa yang dimaksud dalam lafadz Afiat/Afiah yang kita semua memohon 
kepada Allah agar memberikannya pada kita... ? 


JAWABAN : 
Kang As'ad 
DAN 3 lay KU maa dal gue dabel BUY ya Gg 4 ABI Jl ja AI 3 Lal MS 3 BIA IL) 
BAYI M9 all 3 elly. 
(Mintalah kamu semua al-'Afiyyah kepada Allah). Sungguh banyak hadits2 yang memerintahkan 


untuk meminta al-Afiyyah. Al-Afiyyah adalah lafazd2 umum yang sering digunakan untuk menolak 
seluruh hal2 yang dibenci baik di badan maupun batin, baik di dunia maupun di akherat. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5173) 13 


cool peradrg S YG Idi Rela SUL l eli 


Ya Allah saya memohon kepada-Mu al-Afiyyah yang umum bagiku dan bagi orang2 yang aku 
cintai dan bagi seluruh orang-orang muslim. 


| http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-5321&idto-5324&bk no-53&1D-814 | 


Masaji Antoro 

Nambahi sak ndhulit.... 
Pasi Jd 2 UNI Alka oya RAI 2 Jah» Angel UNAS, gal SBY oya Red Cal (ASI MIL GI ll) 
AI Oliley asal ye Al p Bo Relay? Gagal 3 JB. Gale ya gema jl pala gag € Lili Loji) Upale mall MY 
DPI Pie (SMU al ly last SNI, Jali ya Rei Ad ny 1 Aeley Bilang elis 03 SU oa Ji 
Sya! ya Red Gal (BI ) as Jalal) 
| “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu keselamatan” | 'AAFIYAH artinya selamat dari 
cobaan dan kesulitan-kesulitan dunia, dikatakan juga “AAFIYAH artinya selamat dari penyakit dan 
musibah-musibah dunia, dikatakan juga “AAFIYAH artinya tidak terdapat cobaan duniawi, sabar 
atas cobaannya dan menerima secara suka rela atas segala ketentuan Allah pada cobaan-cobaan 
dunia. Dalam Kamus dikatakan “AAFIYAH adalah perlindungan Allah pada hambaNya dari segala 
hal yang tidak disukai. “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu ampunan” artinya 


terlebur dan dimaafkannya dosa-dosa sedang 'AAFIYAH artinya selamat dari cela. | Maraah al- 
Mafaatih VII1/138 |. 


Bilah! RAL dadi Dl Iya Hey pa Baya gl Ende ya Pal. 
Dalam sebuah hadits yang ditakhrij oleh an-Nasaa-i dari Abu Hurairah disebutkan “Mintalah pada 
Allah ampunan, kesehatan dan kecukupan” 
LSI, pki! — diloes — AI PUS 2 LLayey dll ye jalal ya JIN! 13 2) SELAI, RELII sial Om SA 
panah punya pay colinly Abi olils uya pal yag sal ye. 
(SI) Lie Sisiy dle menlil Shan) HIS pesikay H2 sikap MSI Lis ebay Pl ye Al Ulu of (ey. 
| PERBEDAAN 'AFW, “AAFIYAH dan MU'AAFAH | Dikatakan : 
1. 'AFW artinya terlebur dan dimaafkannya dosa-dosa 
2. AAFIYAH adalah perlindungan Allah pada hambaNya dari segala penyakit dan musibah 


3. MU'AAFAH artinya Allah memberi kecukupan padamudari membutuhkan pada manusia dan 
manusia dicukupkan dari membutuhkanmu, Allah palingkan aniaya manusia padamu dan Allah 
palingkan aniayamu menimpa mereka. | Al-Furuug al-Lughawiyyah 1/363 J. Wallaahu A'lamu 
Bis Showaab 


Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy 


Sahabat Mu'awiyah bin abi sufyan berkata pada suatu majlisy "apa itu al 'afiyah yang ada pada 
kalian, kmdian slah satu dari mreka menjawb sesuatu kmudian mu'awiyah brkata al 'afiyah itu ada 
4 yang di berikan kepada seseorg: 


1. yang pertama : rumah/baitun) untuk mengungsinya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(517 ) 74 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. yang ke dua : kekhidupan/'iisyun) yang mencukupinya 
3. yang ke tiga : istri yang ridlo kepadanya 


4. yang ke 4 : kita tidak mengetahuiya kmdian kita menyakitiy,mu'awiyah menegaskan 
kekuasaany tidak diketahuinya kemudian menyakitinya karena bahwasanya dia itu adalah 
pemimpin(kholifah) dan penguasa (sulthon). 


Abu bakar al muzani brkata "brang siapa yang mrupakan orang muslim,smentara badany dalam 
kselamatan('afiyah) maka dia tlah ttumpulkan bgiya pokoky ni'mat dunya(sayyidu na'imi ad dunya) 
dan pokoky ni'mat akhirat(sayyidu na'imi al akhiroti).karena bahwasanya pokoky ni'mat dunya 
adalah kselamtan (al 'afiyah) n pokoky ni'mat akhirot adlah islam(al islamu). | Tanbihul ghofilin 
161). 


0771. Membaca Basmallah Sebelum Salam Tidak 
Disunnahkan 


PERTANYAAN : 
Moch Xtremz 


Salaam, biasanya dalam pengajian atau acara-acara kebanyakan mengucap SALAM didahului 
BISMILLAH, bukankah As.salamu goblal kalam. Bagaimana ni hukumnya ya asatidz PISS-KTB ? 
Matursuwun 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Tidak disunnahkan membaca basmalah sebelum salam, karena salam itu sebagian dari perkara 
yang tidak dijalankan dengan membaca bismillah. Dan jika membaca bismillah, maka putuslah 
kesunatan salam serta kewajiban menjawab salam 


an Su ah DiAb abi Ta Se 3 dk all Uta dj. 


(| PASAL | Yang sunah orang salam itu mulainya sebelum bicara apa-apa ... Salam adalah 
sebelum berbicara. Karena salam adalah penghormatan yang dibuat permulaan. Sunahnya tidak 
ada jika sudah dimulai dengan bicara dahulu. Seperti sunahnya tahuyatul masjid, sebelum 
melakukan apa-apa". | Al-Adzkar An-Nawawi 1/168 |. 


Keterangan kitab lainnya : 


aa SP 0 ya V3 II J3 ISL Tag ya cad JB Ad Ain dilan PSI Jd (Old epin pekama JS Tarug OT Ugiag 
AI. lh 


WAMINHAA AN YABDA-A KULLU MUSLIMIN MINHUM BIS SALAAMI @OBLAL KALAAMI WA 
YUSHOOFICHAHUU 'INDAS SALAAMI, GOOLAN NABIYYU “MAN BADA-A BIL KALAAMI GOBLAS SALAAMI 
FALAA TUJIIBUUHU CHATTAA YABDA-A BIS SALAAMI, INTAHAA. 


Sebagian kewajiban muslim atas muslim lainnya adalah memulai salam sebelum pembicaraan, 
berjabat tangan saat salam, Nabi Muhammad bersabda “Barangsiapa memulai pembicaraan 
sebelum salam maka tidak usah dijawab hingga ia memulainya dengan salam terlebih 
dahulu” (HR. Thobroni dan Abu Na'im). | Ihyaa' Uluumiddin 11/200 J. 


PO ob ea eat CL le el Ie S3 esnag JS Jail, LAS IA emg La AYU SL, 
Arab y Alona! pb Taga dd & JSI Jae Yg WAS OS Of Uas Boisay ag SU Yg WS Gadly AYI Suki, 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5175 ) 15 


AI. NE0 TSL Ja Uaahh Yg #hawadk jug DG NAS Dad y Aha pP Tan Al g AlEdI Jaor ea) 


WAL MUROODU BIL AMRI MAA YA'UMMUL @GOULA KAL GIROO-ATI WAL FILA KAT TA'LIIFI, WA MA'NAA 
DZII BAALIN AY SHOOHIBI HAALIN BICHAITSU YAHTAMMU BIHII SYAR'AN AY BI AN LAA YAKUUNA MIN 
SAFAASIFIL UMUURI WA LAYSA MUHARROMAN WA LAA MAKRUUHAN. WA YUSYTAROTHU AYDHON AN 
LAA YAKUUNA DZIKRON MAHDHON WA JA'ALAS SYAARI'U LAHUU MABDA-AN GHOIRAL BASMALATI WAL 
HAMDALATI, WA KHOROJA MAA JA'ALAS SYAARPU LAHUU MABDA-AN GHOIROL BASMALATI WAL 
HAMDALATI KAS SHOLAATI FA LAA YUBDA-U BIL BASMALATI WA LAA BIL HAMDALATI BAL BIT TAKBIIRI 
MATSALAN. INTAHAA. 


“Setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah kurang berkah”. 
Yang dimaksud 'setiap perkara' menjcakup semua jenis ucapan seperti bacaan dan semua jenis 
perbuatan seperti mengarang (kitab). Yang dimaksud yang mengandung kebaikan' adalah setiap 
keadaan yang oleh syara' dipandang penting untuk diawali dengan bismillah bukan hal yang 
haram bukan pula hal yang makruh. Disyaratkan juga bukan berupa dzikiran murni dan bukan hal 
yang oleh syara' ditetapkan keberadaannya dengan selain basmalah dan hamdalah seperti shalat 
yang oleh syara' telah ditetapkan tidak diawali dengan basmalah dan hamdalah tapi awalilah 
dengan takbir. | Tuhfah al-Muriid hal. 3 |. 


SI SL Ah Inna! ya OT AIS 3S S3 US LIS SP Ob LS IS AYI IS OY Ol bata, 
ay DAA y Akang! pb (Sakisa W Jaor dil BILA AAS y Alan! p8 Taaa PASS JaL Y Op LAI YA YS 22! 
EA) 

WA YUSTAROTHU AN LAA YAKUUNA DZAALIKAL AMRU DZIKRON MAHDHON BI AN LAM YAKUN DZIKRON 


ASHLAN AW KAANA DZIKRON GHOIRO MAHDHIN KAL @UR-AANI FA TUSANNUT TASMIYATU FIIHI BI 
KHILAAFIDZ DZIKRIL MAHDHI KA LAAILAAHA ILLALLOOHU. 


WA AN LAA YAJ'ALA LAHUS SYAARI'U MABDA-AN GHOIROL BASMALATI WAL HAMDALATI KAS SHOLAATI, 
FAINNAHUU JU'ILA LAHAA MUBTADI-UN GHOIRUL BASMALATI WAL HAMDALATI WAHUWAT TAKBIIRU. 
INTAHAA. 


Disyaratkan juga keberadaan perkara yang diawali dengan basmalah bukan berupa dzikiran murni 
seperti bacaan al@uran karena secara asalnya bukan berbentuk dzikiran maka disunahkan saat 
mulai membacanya membaca basmalah, berbeda bila berupa dzikir murni seperti kalimat tahlil 
'LAA ILAAHA ILLALLAAH' maka tidak disunahkan diawali dengan basmalah. Dan disyaratkan pula 
bukan hal yang oleh syara' ditetapkan keberadaannya diawali dengan selain basmalah dan 
hamdalah seperti shalat yang oleh syara' telah ditetapkan tidak diawali dengan basmalah dan 
hamdalah yakni diawali dengan takbir. | Hasyiyah al-Baajuury 1/11 J. 


Translate ibarat Kang A Ramdhan Ab : 
sela Y Ag AA du liga Sal jippo Uvalala Uas 3): IV 3d ala LL Kh malay) Usuwali Sllual 3 
Una ISS ISL ANN 3 Hati! Caghaya Jasa Ala 8 yanll y mallS 3 pn) Lag lara Jam £ JUS UI UNI, 
Sa Ip Kila sama gd |Wa ma”) Kila PAI, 
Sedang perkara yang tidak disyariatkan diawali dengan basmalah maka terdapat enam bagian : 


1. Hal yang oleh syara' ditetapkan keberadaannya diawali dengan selain basmalah seperti 
shalat, adzan karena oleh syara” telah ditetapkan permulaannya memakai takbir, dan 
seperti haji dan umrah yang oleh syara' telah ditetapkan permulaannya dengan talbiyah. 


2. Bukan berupa dzikiran murni seperti kalimat "LAA ILAAHA ILLALLAAH MUMMADAN 
ROSUULULLAAH, SUBHAANALLAAH WA BIHAMDIHI. 


| Hasyiyah husain almaky almaliky 146 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5176 ) 76 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0782. Wirid / Pujian Sebelum Shalat Berjamaah 


PERTANYAAN : 
Muhamad Nasir 


Adakah kesunahan membaca wirid/pujian tertentu sebelum sholat berjamaah selain waktu 
shubuh.Ada musholah dengan pujian yang panjang sampai imam tak kunjung datang. Di satu 
Masjid tanpa pujian cukup dengan 30 menit setelah adzan alu baru igomat. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Dzikir dan Syair sebelum Shalat Berjama'ah Membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan 
shalat berjama'ah, adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Anjuran ini bisa ditinjau dari 
beberapa sisi : 


Pertama, dari sisi dalil, membaca syair di dalam masjid bukan merupakan sesuatu yang dilarang 
oleh agama. Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat juga membaca syair di masjid. Dalam 
sebuah hadits : 


3 Hp Ky A8 JUS al bi Ini AJA SAP ga Ola pap UB see gt Ae cp 
(AI IE ed ga cl abi ge Lai Jp maag ale BI ko SI Tya) Gamal JUS Enya gl Pkora 


Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, “Suatu ketika Umar berjalan kemudian bertemu dengan 
Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan syair di masjid. Umar menegur Hassan, namun 
Hassan menjawab, 'aku telah melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada seorang yang 
lebih mulia darimu.' Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah. Hassan melanjutkan 
perkataannya. “Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW, jawablah 
pertanyaanku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menguatkannya dengan Ruh al-@udus.' Abu 
Hurairah lalu menjawab, "Ya Allah, benar (aku telah medengarnya).' ” (HR. Abu Dawud (4360| an- 
Nasa'i (709| dan Ahmad (209281 ). 


Meogomentari hadits ini, Syaikh Isma'il az-Zain menjelaskan adanya kebolehan melantunkan syair 
yang berisi puji-pujian, nasihat, pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid. 
(Irsyadul Mu'minin ila Fadha'ili Dzikri Rabbil 'Alamin, hlm. 16). 


Kedua, dari sisi syiar dan penanaman akidah umat. Selain menambah syiar agama, amaliah ini 
merupakan strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat. 
Karena di dalamnya terkandung beberapa pujian kepada Allah SWT, dzikir dan nasihat. 


Ketiga, dari aspek psikologis, lantunan syair yang indah itu dapat menambah semangat dan 
mengkondisikan suasana. Dalam hal ini, tradisi yang telah berjalan di masyarakat tersebut dapat 
menjadi semacam warming up (persiapan) sebelum masuk ke tujuan inti, yakni shalat lima waktu. 


Keempat, manfaat lain adalah, untuk mengobati rasa jemu sembari menunggu waktu shalat 
jama'ah dilaksanakan. Juga agar para jama'ah tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu ketika 
menunggu shalat jama'ah dilaksanakan. 


Dengan beberapa alasan inilah maka membaca dzikir, nasehat, puji-pujian secara bersama-sama 
sebelum melaksanakan shalat jama'ah di masjid atau di mushalla adalah amaliah yang baik dan 
dianjurkan. Namun dengan satu catatan, tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan 
shalat. Tentu hal tersebut disesuaikan deogan situasi dan kondisi masing-masing masjid dan 
mushalla masing-masing. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5177 ) 71 


Sumber : http://www.nu.or.id/page/id/dinamic. detil/10/11915/Ubudiyyah/ 
Dzikir dan Syair sebelum Shalat Berjama 8217 ah.htmi 


0934. ENAM BELAS WAKTU DAN TEMPAT 
DIKABULKANNYA DO'A 


ADA 16 WAKTU DIMAKBULKANNYA DOA : 
1. “ MALAM JUMAAT ATAU 
2. " MALAM HARI RAYA AIDIL FITRI... 
3. " MALAM HARI RAYA AIDIL ADHA 
4. " MALAM 10 MUHAMRRAM 
5. “ MALAM NISFU SYA'ABAN 
6. " MALAM LAILATUL GADAR' 
7. “ MALAM SEPERTIGA MALAM YANG YANG AKHIR 
8. " KETIKA HENDAK BERBUKA 
9. “ ANTARA AZAN DAN IGAMAH 
10." PADA WAKTU KHATIB DUDUK ANTARA DUA KHUTBAH 
11." SETELAH SELESAI SOLAT FARDHU 
12." ANTARA ZOHOR DENGAN ASAR 
13." SELEPAS KHATAM AL-GURAN 
14." KETIKA MULA-MULA TURUN HUJAN TERUTAMA SELEPAS KEMARAU 
15." SETELAH MELAKUKAN AMAL SOLEH 
16.” SELEPAS BERSEDEKAH KEPADA FAKIR MISKIN 
ADA 16 TEMPAT DIMAKBULKANNYA DOA : 
1. “ KETIKA MELIHAT KAA'BAH 
2. " DITEMPAT MELAKUKAN TAWAF 
3. “DI SISI MULTAZAM 
4. " DI BAWAH PANCURAN EMAS 
5. “DI SISI TELAGA ZAMZAM KETIKA TENGGELAM MATAHARI 
6. " DI BELAKANG MAKAM IBRAHIM 
7. “ DIATAS BUKIT SOLAT 
8. " DIATAS BUKIT MARWAH 
9. “DI TEMPAT SAI 
10." DI ARAFAH TERUTAMA SELEPAS ASAR MENJELANG MATAHARI HENDAK MASUK 
11.“ DI MUZDALIFAH 
12.” DI MINA 
13.“ DI SISI JAMRAH AL-ULA 
14." DI SISI JAMRAH AL-WUSTO 
15.“ DI SISI JAMRAH AL-“AGABAH 
16." DI DALAM RAUDHAH MASJID NABAWI (MADINAH) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5178 ) 78 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


| Deandra Shalsaby |. 


0994. DO'A SAAT TELINGA BERDENGING 


PERTANYAAN : 
Lentera Hati Sekarwangi 


Assalamu'alaikum... Tentang telinga berdenging.Ada yang bilang bila telingamu berdenging 
bacalah istighfar lalu tiupkan ketangan kemudian tempelkan ke telinga yang berdenging. Apakah 
ini sekedar turun temurun atau ada kisahnya ? Mohon dijawab ya! Makasih 


JAWABAN : 

Ismael Kholilie 

cie UE 05YT OP GIWI JB US ya BI S3 Jid 3 de Jual) ISA (SAH OS ab 1 eka y Ale AI ko IU 

NN Pe JII NN Ga OLI WUS S3 AB peka 3 dala AI elo Gilas Ol ya, KA El ara den Ul 
aa pasa! SA Pata Ganja 

Kanjeng nabi saw bersabda : "jika telinga salah seorng kalian berdengung,maka hendaknya ia 

mengingat aku dan membaca shalawat kepadaku serta mengucapkan : "azakarallahu man 

dzakarani bi khair'. Komentar imam al manawi : "sesungguhnya telinga itu berdengung hanya 


ketika datang berita baik bahwa rasulullah saw telah menyebutkan orng(pemilik telinga) tersebut 
dengan kebaikan di al mala' al a'la(majelis tertinggi)di alam ruh". | Al azizi alal jami' asshaghir | 


1021. Terjemahan Maulid Adl-Dliyaul Lami' 
Berikut adalah terjemahan Maulid Adl-Dliyaul Lami' oleh Al-Imam Al-'Arifbillah Al-Musnid Al- 
Hafizh Al-Mufassir Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz. 
Ya 2 OR S Jai 
Sisali aa) Ega PN ds Fe De 
An see : 
Se Ew UK anta Je Jo DU 
Se 0 la yaaa Se Jo H5 U 
SA Han ab paka Ja 
By SA) la plal yaaa Ie Jo HL , 
& 359 pola lha SS 1 dngan ba Sa . 
Geli Brp Jo dan da Ipa s3 
BI esa de Fe 
La ah ga Yana daga B 
Sa ya AR daa 
aa Jaja 
DT ey le Boby ey Ie 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang 


Ya Allah limpahkanlah shalawat atas Muhammad, 
Kekasih- Mu pemilik syafa'at yang dilimpahi syafa'at- Mu. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5179 ) 19 


Ya Allah limpahkanlah shalawat atas Muhammad, 

Semulia-mulia ciptaan, dalam keagungan dan derajatnya. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat atas Muhammad, 

Makhluk yang termulia kedudukannya, melebihi segenap ciptaan. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat atas Muhammad, 

Jalankanlah kami Wahai Tuhan ke jalan yang paling benar (jalan nabi- Mu). 

Ya Allah limpahkanlah shalawat atas Muhammad, 

Sembuhkanlah kami dari segala Keluhan penyakit, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, 

Perbaikilah Hati dan ma'afkanlah, dan berilah kami (segala yang) manfa'at, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, 

Bentengilah dari yang sedang memusuhi kami dan hindarkanlah kami dari musuh yang akan 

datang kepada kami, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, 

Kami berlindung di dalam Benteng- Mu Yang Melindungi dari segala gangguan, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, 

Ya Allah Ridhoilah kami dengan Keridhoan- Mu Yang Agung, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, 

Jadikanlah kami berkompul dengan Nabi- Mu di Surga, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, 

Jadikanlah kami selalu berdampingan dengan Sebaik-baik Ciptaan- Mu, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atas Muhammad, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat atasnya serta Salam Sejahtera, 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat dan Salam serta Keberkahan Padanya dan Pada Keluarganya, 
PA ujub uap Wb ad GK UN oU par Oka 3 yel ar Gaon JM gag 


WB pat)" Lada UI 0 Uh Ag) Dale ai 
(don ab) Sp ia jae Kl ya pas Na SR WA Isi 
ia padu Ao ja KL, MU" aa pa Op Pe AMMY nas 3 
ey Ae Boey elang Ip —b! " Lagkai Iyaku y del! yo 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 
Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. 


“ SESUNGGUHNYA KAMI TELAH MEMBENTANGKAN BAGIMU (Wahai Muhammad saw) 
KEMENANGAN YANG GEMILANG. AGAR DIA ALLAH MENGAMPUNI DOSA-DOSAMU YANG 
TERDAHULU DAN YANG AKAN DATANG. DAN MENYEMPURNAKAN NI'MAT NYA ATASMU 
(Wahai Muhammad saw), DAN DIA (Allah) MEMBERIMU PETUNJUK KE JALAN YANG LURUS, 
DAN ALLAH AKAN MEMBERIKAN PERTOLONGAN PADAMU DENGAN PERTOLONGAN 
YANG MULIA”, 


“ SESUNGGUHNYA TELAH DATANG KEPADAMU UTUSAN DARI GOLONGANMU, DAN 
SANGAT BERAT BAGINYA (Muhammad saw) APA-APA YANG MENIMPA KALIAN, DAN 
SANGAT MENJAGA KALIAN (Dari Kemurkaan Allah dan Neraka), DAN IA SANGAT BERLEMAH 
LEMBUT DAN BERKASIH SAYANG ATAS ORANG-ORANG MU'MIN, 


MAKA JIKA MEREKA INGKAR MAKA KATAKANLAH : CUKUPLAH PERTOLONGAN ALLAH 
BAGIKU, TIADA TUHAN SELAIN DIA, DAN KEPADA NYA AKU BERSERAH DIRI DAN DIA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5180 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ADALAH PEMILIK ARSY YANG AGUNG”, 


“ SESUNGGUHNYA ALLAH DAN PARA MALAIKAT NYA BERSHALAWAT ATAS NABI (saw), 
WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN BERSHALAWATLAH PADANYA, DAN BERILAH 
SALAM KEPADANYA DENGAN SEBAIK-BAIK SALAM SEJAHTERA”, 


Ya Allah Limpahkanlah Shalawat dan Salam serta Keberkahan Padanya dan Pada Keluarganya. 
EL am II AI ae 
PA PA 
WN o3yL dh 
Iu oa 
si Bu Ah due Lo 
Dp Dan AA SN 
Bana NA oa Jah 
Ul is SPI peni 
aa u Ika 4 cal P 
AA maa 2 got 
Hai SE SA, 
UI jas Wi Pe y 
He an ai D sei ab 
Ula SESI & v sad Oka 
NA S0 Pa 
BI) Ka 31) adas ar YI 
lh SE PG ST et au 
V5 Lan dlu ya 
Ban aa 
Gamma Ab Ale 3 S sai, 
Ms EA Je Le 
Ules On ap Oa dah 
DT Ay dd Doley hey I—e 
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk, 
Melalui Hamba- Nya yang terpilih(saw) yang telah menyeru kami 
Kepada Nya dengan Izin Nya, dan sungguh Beliau (saw) telah menyeru kami, 


Kami datang kepadamu Wahai Yang telah Menunjuki kami ke jalan yang benar (kami mendatangi 
panggilanmu Wahai Nabi saw), dan yang telah menyeru kami dengan Lemah Lembut dan Bahasa 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5181) 


Indah, 
Limpahan Shalawat padamu dari Allah yang telah Menciptakanmu, 
Yang denganmu Wahai Pembawa Syafa'at, telah membuat kami Terpilih dan Terkasihi, 
Juga pada Keluargamu yang Suci, sebagai Sumber-sumber Rahasiamu 
Yang Tinggi, maka merekalah Bahtera Penyelamat yang Membentengi kami, 
Dan pada Para Sahabatmu yang Mulia, yang menjadi Dinding Penyelamat bagi Ajaranmu dan 
Figur Panutan bagi Pencintanya (saw), 
Juga terhadap para Tabi'in setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan jujur dan bersungguh- 
sungguh, 
Sebanyak puji pujian Kerinduan yang Merobohkan Kesedihan, 
Demi Allah tidaklah diperdengarkan Nama Sang Kekasih (saw) pada orang yang mencintainya, 
Maka akan tersentak gembira dan hilanglah segala kesusahan, 
Dimanakah Para Pecinta, yang mereka itu rela berkorban dengan Nyawa dan meremehkan hal- 
hal yang berharga (yang bersifat duniawi), 
Tidaklah mereka mendengar sebutan Nama Thaahaa Al Musthafa (saw), 
Maka bangkitlah Semangat dan hilanglah segala Kegundahan hati, 
Maka Bergetarlah ruh-ruh merindukan perjumpaan, dan merintih memohon Keridhoan dari Tuhan 
Nya, 
Begitulah keadaan para Pecinta maka dengarlah Perjalanan Hidup Sang Pembawa Syafa'at dan 
Konsentrasikanlah Pendengaran, 
Maka Simaklah akan sifat-sifat Thaahaa (saw), Imam yang Terpilih 
Dan hadirkanlah hatimu, niscaya terpenuhilah hatimu dengan Kerinduan padanya (saw), 
Wahai Tuhan Kami Limpahkanlah Shalawat dan Salam Sejahtera Selamanya, 
pada Kekasih Mu yang telah menyeru kami Kepada Mu, 
Ya Allah Limpahkanlah Shalawat dan Salam serta Keberkahan Padanya dan Pada Keluarganya 
BE SS AN Ga Uta pasta S3 da ab UG sd Dans ja Idi ut 
Ke an Sonata, OI ja al Jibaa Uasataa 3 HI Ae Kemasan : Ve Pa Giga ada Ya 
Pada Sela HP Ke Ke ME aj HA pg ea ip 3 AU ye 
PE BE AG pl ja Sh ema PULSA ep Uya Jl alam do jab ULo 
DI d7 td Soy plang je KEL 5 WI aya ln Ie USS ea 3 pe 
Maka telah datang kabar dari yang berfirman : “ TELAH DATANG KEPADAMU CAHAYA ..... 
“(OS Al Maidah : 15), Maha Suci Yang Telah Mengabarkannya kepada kita, 


Dan cahaya Thaahaa Hamba- Nya, terlimpahkan dengan mengingatnya (saw), maka 
Agungkanlah Sang Pemberi Anugerah, 


Dia (saw) adalah Rahmat dari Sang Pencipta, maka renungkanlah Firman Nya : “ MAKA 
BERGEMBIRALAH KAMU “, (“KATAKANLAH : DENGAN DATANGNYA ANUGERAH ALLAH 
DAN RAHMATNYA MAKA DENGAN ITU KALIAN BERGEMBIRALAH') maka bergegaslah untuk 
bergembira dengan Kedatangannya (saw), 


Dengan berpegang teguh pada Tali terkuat (Al @uran dan Hadits) dan berusahalah senantiasa 
berada di Jalan Allah, yang telah menciptakan kita, 


Renungkanlah Cahaya cahaya (Rasul saw) yang ketika dikatakan kepadanya (saw) “sejak 
kapankah Kenabianmu ?” , maka sabdanya kenabianku sejak Adam As, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5182 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Masih berada diantara Air dan Tanah ", maka sadarlah kamu dari kelalaianmu itu dan bangkitlah 
sadar, 


Maka fahamilah rahasia-rahasia Tuhanku yang selalu memindahkanku (saw) diantara Sulbi orang 
mulia ke sulbi orang yang mulia dan terpilih, 


Tidaklah terpisah dari dua kelompok (Suku), terkecuali aku berada pada yang terbaik, begitulah 
hingga aku dilahirkan, 


Maka aku adalah yang terpilih dari yang terpilih, dan aku terlahir dari pernikahan yang Tuhanku 
telah menjaganya, 


Allah telah menyucikan (saw), serta menjaga dan memilihnya (saw), maka tidaklah pernah Allah 
memunculkan manusia menyerupainya (saw), 


Dan dengan mencintainya dan mengingatnya serta membantu syari'atnya dan dengan 
penghormatan padanya (saw) Allah pencipta Arsy telah mewasiatkan kita, 


Wahai Tuhan Kami Limpahkanlah Shalawat dan Salam Sejahtera Selamanya, Pada Kekasih Mu 
yang telah menyeru kami Kepada- Mu, 


Ya Allah Limpahkanlah Shalawat dan Salam serta Keberkahan Padanya dan Pada Keluarganya, 
Sai JA 8 Kia 
GO S3 
Ci an ata Kl 
Ula Sa oya KAT 
da Huh A5 
DAD papa 30 spa 
Han ma Aan 
S3 Ri Dl, al 
Mae Mi Ul 
UI SE Uya PSG Dyg 
se any 
AAN 3 gan 
Aa 
LL 3 pad peni AI pa 
San Ja tan 
Natan 
dn AA 
EL 0 Un 132 Lelis Jana 
ng pn 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5183 ) 83 


(us BL Je SU 
Bas Uh On Jah 
DI —y As Dep eny je — 
Begitulah, dan telah Tuhan sebarkan tentang sifat-sifatnya (saw) dalam kitab kitab terdahulu dan 
Al Guran yang menjelaskannya dengan sejelas jelasnya, 
Dia (Allah) telah mengambil Perjanjian dari para Nabi ketika telah Kudatangkan pada kalian 
Hikmah dan Kemuliaan, 


Dan datanglah pada kalian (wahai para Nabi) Utusan Kami (saw) maka agar kalian (wahai para 
Nabi) beriman padanya, dan kalian (wahai para Nabi) mendukungnya (saw), dan agar kalian 
(wahai para Nabi) menjadi pengikutnya, 

Dan bahwasannya Para Nabi terdahulu telah memberi kabar gembira pada umat umat mereka 
akan kedatangan nabi terpilih, maka Muliakanlah Martabat dan Kedudukkannya, 

Maka apabila telah datang hari kiamat, para Nabi terdahulu berjalan di bawah naungan Panji Sang 
Nabi (saw) yang telah menyeru kita, 

Wahai Umat Islam, aku adalah yang pertama Sebagai Pemberi Syafa'at dan yang Pertama 
menyebarkannya, dan tidaklah aku ragu dan memperlambat, 


Hingga diserukan kepadaku (ketika bersujud memohon syafa'at) angkatlah kepalamu (wahai 
Muhammad), dan katakanlah permintaanmu niscaya Ku kabulkan permohonanmu dan bicaralah 
niscaya Ku dengar pembicaraanmu, sungguh Bintang Kemuliaanmu (Wahai Nabi saw) sungguh 
jelas dan terang, 


Dan Panji Pujian kepada Allah Yang Maha Perkasa berada di tanganku (saw) dan aku (saw) 
adalah manusia pertama yang mendatangi surga- Nya, 


Dan aku (saw) telah menjadi ciptaan yang paling mulia di sisi Allah, maka sungguh engkau (wahai 
nabi) telah terpelihara oleh Allah dengan kasih sayang- Nya, 


“DAN AKAN DIA LIMPAHKAN KEPADAMU (saw) ANUGERAH KAMI HINGGA ENGKAU (saw) 
PUAS' (dan ayat ini) merupakan tanda kebesaran dari Yang Maha Pemberi, dan pemberian itu 
merupakan hal yang akal sulit untuk menerimanya (seperti banyaknya Mukzijat beliau saw), 


Demi Allah ulang-ulanglah peringatan sifat-sifat Muhammad, agar menjadi penawar dan pengikis 
kotoran-kotoran hati, 


Wahai Tuhan Kami Limpahlanlah Shalawat dan Salam Sejahtera Selamanya pada Kekasih Mu 
yang telah menyeru kami Kepada- Mu, 


Ya Allah Limpahkanlah Shalawat dan Salam serta Keberkahan Padanya dan Pada Keluarganya, 
En PAN Ya 
Da kn Yg ala 
KI AG 0 
on 2 sd 2 
RA abu ak 


a-0.. Pa 
ter Ab yi jaka US A8 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5184 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ie Oral 2 3 
o .. Ba ai  ... 2.8 

d AA CA Ala cl ya 
pad ga Sta ae 


PEN Nn 


so U aa TN 
BLS SN Ih 5sel Ia 5 
ULus Pe & Keada & 
Dn jp laa 
LI Ps ii us Jet 
La Ag Ti Uea La P 
Ui 3 Hen abs 2 
Tn ENG UN AR 
BI SM si 
H4 Code berbeda at j3 
bi IL ep ol 
DL Ga ba 
Uya y ee PP Ama 23 
el Se At ala g 
Ul Gasa 3 5 Yaa 23 ps » 
sad jan P3 1 
Han RS 
brt Pan MI II Yg BLN, A1 Ha 
tut af je Paha) Aa AG y PPA 
ad Bia 3 und Cagg aa H6, 
Ketika telah dekat waktu kelahiran Ahmad (saw) dari Izin Nya, yang apabila menghendaki sesuatu 
tidaklah akan terhalang, 
la (saw) berada di dalam kandungan Sang Ibu Aminah binti Wahb, yang baginya telah Allah 
Muliakan Martabatnya (sebagai ibu bagi sebaik baik ciptaan), 
Dari ayah Sang Hamba yang terpilih (saw), yaitu (ayahnya itu) Abdullah bin Abdul Muthalib yang 
melihat tanda-tanda (Isyarat Kenabian), 
Telah terjadi bahwa wajahnya (ayahnya) diterangi Cahaya Thaahaa (saw) yang kemudian 
berpindah kepada Sang Anak yang terjaga ini (cahaya itu) terlihat dengan jelas, 
Dan dia adalah keturunan Hasyim yang Mulia dan Perkasa , putra Abdu Manaaf, Keturunan 
Aushay yang dahulu, 
Ayahnya digelari Hakiim (orang yang adil) dan kepribadiannya telah termasyur, maka 
berbanggalah dengan kepribadian itu, 
Dan hafalkanlah silsilah keturunan Nabi yang Terpilih hingga kau temukan silisilahnya pada 


(datuknya) Adnan, 
Apabila telah sampai kepada Adnan maka berhentilah, (bahwa setelah Adnan, banyak riwayat 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5185 ) 


yang berbeda) dan ketahuilah bahwa nasabnya bersambung hingga Ismail As (putra Ibrahim As) 
yang telah menjadi pendukung Ayahnya (Ibrahim As), 

Dan ketika Aminah (ra) mengandungnya (saw) tidaklah Ia (Ibundanya ra) merasa sakit 
sebagaimana keluhan wanita hamil, 

Baginya (Aminah ra) selubung Kelembutan dari Allah Pemelihara Langit, hilanglah segala 
gangguan, kegelisahan dan kesedihan, 

Kemudian ia (Aminah ra) menyaksikan sebagaimana yang telah diketahuinya, bahwa Yang Maha 
Pemelihara telah memuliakan Alam Semesta, 

Dengan kesucian bayi di dalam kandungannya, maka iapun bergembira ketika telah dekat saat 
saat kelahiran, maka berluapanlah limpahan keridhoan Nya, (Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir, 4X) 
Maka Muncullah Cahaya Cahaya dari segala penjuru dan Detik Kelahiranpun tiba, 

Beberapa saat sebelum terbitnya fajar Muncullah Matahari Hidayah, Lahirlah Sang Kekasih yang 
Termuliakan dan Terjaga 

Shallallahu 'ala Muhammad, shallalahu “alayhi wa sallam. 

Ya nabi salam 'alayka, ya rasul salam “alayka. 

Ya habiub salam “alayka, shalawatullahi “alayka. 

Abrazallahul musyaffa', shahibal gadril muraffa'. 

Famalannurun nawahi, “amma kullil kawni ajma'. 

Nukisat ashnamu syirkin, wa binasy-syirku tashadda'. 

Wadanal wagtul hidayah, wahimal kufri taza'za'. 

Marhaban ahlan wa sahlan, bika ya dzal gadril arfa'. 

Ya imamahlir risalah, man bihi afatu tudfa'. 

Anta fil hasyri miladun, laka kullul khalgi tafza'. 

Wayunaduna tara ma, gad daha min hawlin agtha'. 

Thala'al badru “alayna. Min tsaniyyatil wada'i. 

Wajabasy-syukru “alayna. Ma dara lillahi da'i. 

Falaha anta fatasjud, watunada asyfa' tusyaffa'. 

Fa'alaykallahu shalla, ma badan nuru wa sya'sya'. 

Wa bikarrahmanu nas-al, wa ilahul “arsyi yasma'. 

Ya adhiman manni ya rabb, syamlana bilmusthafajma'. 

Wa bhihi fandhur ilayna, wa'thina bih kulla math-ma'. 

Waktfina kullal balaya, wadfa'il afati warfa'. 

Rabbi fahgfir li dzunubi, bibarkatil hadil musyaffa'. 

Wasygina ya rabb aghitsna. Bihaya hath-thali bahma'. 

Wakhtimil “umra bihusna, wa ahsini'ugba wa marja'. 

Wa shalatullahi taghsya, man lahul husnu tajamma'. 

Ahmadath-thuhri wa alih, wash-shahabah mas-sanasya'. 

Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ala alihi. 

Wulidal habibu fakharra sajidan, lillahi man ansyana wa barana. 

Wa ri'ayatulmawla tuhithu biahmadin, fi kulli hinin bathinan wa 'ayana. 

Gad ardla'athul ummu tsumma tsuwaybatun, wa halimatun man sa'duha gad bana. 

@ad basy-syarat tsuwaybatun sayyidaha, aba lahabin a'tagaha farhana. 

Lam yansa khaliguna lahu farhatahu, bil mush-thafa wa bidzal haditsu atana. 

Annal “adzaba mukhaffafun fi kulli its, nayni lifarhatihi biman wafana. 

Hadza ma'al kufri fakayfa bfarhatin, min dzi fu-adin imtala iymana. 

Wa ra-at halimatun ma ra-at min baraka, ti Muhammadin ma khayral adz-hana. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5186 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Darra lahuts-tsdyu wagad kana abnuha, yabitu yabki musghaban jay'ana. 
Lakinnahu laylata an ja-al habi, bu bata mawfurar ridla syab'ana. 

Da darratin nnagatul bana wa gad, samunat duwaybatuha fakana syana. 
Ankarahu rifgatuha wasallamat, asy-jarun ahjarun “ala mawlana. 

Subhana man anthaga asy-jara wa ah, jaran tuhayyil musthafa subhana. 

(Ya rabbana shalli wa sallim daiman, 'ala habbika man ilayka da'ana.) 
Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ala alihi. 

Hadza wagad nasya-al habibu bisiratin, mardliyatin wama ata 'ishyana. 

Tar'ahu “aynullahi man addabahu, ahsana takdiban nabiyy ihsana. 

Fanasya shadugan muhsinan dza 'Iffatin, wa futuwwatin wa amanatin mi'wana. 
Dza himmatin wa syaja'atin wa tawaggurin, wa makarimin Ia tahtashi husbana. 
Du'iyal aminu wahuwa fi ahlis sama, ni'mail aminu lahul muhayminu shana. 
Dzahabat bihil ummu tazuru abahu fi, thaybata idz fihal himamu kana. 

Wal mush-thafa fi bath-niha wa gad ata, 'alayhi sittun min sinihil ana. 

Wa gad atahal mawtu hina ruju'iha, fahabahu “abdul muth-thalibi hanana. 
Sanatayni wafahul himamu fadlammahu, “ammun malal “athfu 'alayhi janana. 
Khatabathu bintu Khuwaylidin fil khamsi wal, 'isyrina hazat bil musyaffa'l syana. 
@ad haggagal mawla laha amalaha, nalat salaman 'aliyan wa makana. 

Wa halla mujsykilatan liwadfI'l hararil, aswadi fil ka'bati hay-tsu abana. 

“An si'atil “agli wawaggadil hija, subhanaman 'allamahu wa a'ana. 

(Ya rabbana shali wa sallim daiman, “ala habibika man ilayka da'ana). 
Allahumma shali wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ala alihi. 

Wa atahu Jibrilu biwahyillahi fi, ghari hirain ya budurrahmana. 

Wa dlammahuts-tsalatsa tsumma arsalahu, igrak wa rabbuka 'allamal insana. 
Fada'a tsalatsan fi khafa faatahu an, ish-da' bima tukmar bihi i'lana. 

Katsural adza wa huwash-shaburu lirabbihi, wahuwasy-syakuru wa kana la yatawana. 
Matat khadijatu wa Abu Thgalibin fil, Khamsina fasytaddal adza fununa. 

Wa ata tsagifan da'iyan faramawhu bila, hari bal aghraw bihish-shibyana. 
Malakul jibali ata fagala ath-biguha, fagala la bal artajil 'ugbana. 

Asra bihil mawla wa shalla khalfahurrus, lu wa syahada barzakhan wa jinana. 
'Arajal habibu ilas-samawatil “ula, wal “arsyi wal kursi ra-a mawlana. 

Wal idznu bilhijrati ja-a liyatsriba, fabihiz-dahal baladul karimu wazana. 
Fa-agama asyran da'iyan wa mujahidan, wa shihabuhu kanu lahu a'wana. 

La yarfa'una idza ata ashwatahum, bal ya yuhiddunal bashara im'ana. 

Gadran wa ta'dhiman lisyakni Muhammadin, idz gad talaw fi fadl-lihi gurana. 
Walagad ra-aw min khulgihi “ajaban wa kam, gad syahadu ma khayyaral adz-hana. 
Karaman wa 'afwan was-sakha wa tawadlu'an, wal jidz'a hanna mahabbatan wa hanana. 
Wal ma-amin baynil ashabi'l nabi'an, wal jaysya adl-ha syariban rayyana. 
Wallahi gad adhumat ma'ajizu ahmadin, rafa'al muhayminu linnabiyyi makana. 
Walagad ghaza sab'an wa 'isyrina ma'ash-,shahbi rijalan gad masyaw rukbana. 
Akrim bihi wabishuhbihi wa bitabi'in, ya rabbi alhigna bihim ihsana. 

(Ya rabbana shali wa sallim daiman, “ala habibika man ilayka da'ana). 
Allahumma shali wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ala alihi. 

Bershalawat Allah kepada (Nabi) Muhammad 

Bershalawat Allah padanya dan memberi salam sejahtera (3x) 

Wahai Nabi salam sejahtera bagimu, Wahai Rasul salam sejahtera bagimu. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5187 ) 87 


Wahai Kekasih salam sejahtera bagimu, Shalawat Allah bagimu. 

Telah tiba dengan kehendak Allah sang penberi syafa'at, Yang memiliki derajat yang dimuliakan. 
Maka limpahan cahaya memenuhi segala penjuru, Meliputi seluruh alam semesta. 

Maka berjatuhanlah patung-patung berhala di ka'bah, Dan tumbanglah sendi-sendi kemusyrikan. 
Maka dekatlah saat-saat petunjuk, Dan benteng kekafiranpun berguncang. 

Salam sejahteralah atas kedatanganmu, Wahai sang pemilik derajat yang mulia. 

Wahai Imam dan pemimpin para Rasul, Yang dengannya bencana-bencana terhapuskan. 
Engkaulah satu-satunya harapan di hari @iamat, Kepadamulah seluruh ciptaan berlindung dari 
kemurkaan Allah.Kemudian mereka datang memanggil-manggilmu dengan penuh harapan, Ketika 
menyaksikan dahsyatnya kesulitan dan rintangan. 

Maka karena itulah engkau (SAW) bersujud kehadirat Tuhanmu, 

Maka diserukan kepadamu berikanlah syafa'at, karena engkau diizinkan memberi syafa'at. 

Maka atasmu limpahan shalawat dari Allah, Selama cahaya masih bersinar terang benderang. 
Dan denganmu (SAW) kami memohon kepada Ar Rahmaan, Maka pencipta Arsy mendengar do'a 
kami. 

Wahai pemberi anugerah yang mulia, Wahai Tuhan, Kumpulkanlah kami dengan AlMusthafa 
(SAW). 

Dan demi Dia (SAW), maka pandanglah kami dengan kasih sayangmu, Dan berilah kami segala 
yang kami inginkan. 

Dan hindarkanlah kami dari segala bencana, Dan jauhkanlah segala kesulitan, dan angkatlah 
sejauh-jauhnya. 

Dan siramilah Wahai Tuhanku serta tolonglah kami, Dengan lebatnya curahan rahmat- Mu. 

Dan akhirilah usia kami dengan husnul khatimah, Dan terimalah kami dengan baik saat kembali 
kepada- Mu 

Dan terlimpahlah shalawat dari Allah, Baginya (SAW) yang kepadanya terkumpul segala kebaikan. 
Ahmad yang tersuci serta keluarganya, Dan sahabatnya sebanyak pijaran cahaya. 

Ya Allah Limpahkanlah Shalawat dan Salam Sejahtera serta Keberkahan Padanya dan Pada 
Keluarganya, 


Doa 
Wa lagad asyartu lina'ti man awshafuhu, tuhyil guluba tuhayyijul asyjana. 
Wallahu gad atsna 'alayhi fama yusa, wil gawlu minni aw yakunu tsanana. 
Lakinna hubban fis sarairi gad da'a, limadihi shafwati rabbina wahdana. 
Waidzimtazajna bilmawaddati hahuna, narfa'u aydi fagrina wa rajana. 
Lilwahidil ahadil “aliyyi ilahina, mutawassilina biman ilayhi da'ana. 
Mukhtarihi wa habibihi wa shafiyyihi, zaynil wujudi bihil ilahu habana. 
Ya rabbana ya rabbana ya rabbbana, bilmush-thafa agbalna ajib da'wana. 
Anta lana anta Iana ya dukhrana, fi hadzihid dunya wafi ukhrana. 
Ash-lih lanal ahwala waghfir dzanbana, wala tuakhidz rabbi in akhthana. 
Wasluk bina fi nahji thahal mush-thafa, tsabbit “ala gadamil habibi khuthana. 
Arina bifadI-lin minka thal'ata ahmadin, fi bahjatin “aynur ridla tar'ana. 
Warbuth bihi fi kulli halin hablana, wa hibala man wadda waman walana. 
Wal muhsinina waman ajaba nida-ana, wadzawil hugugi wa thaliban awshana. 
Wal hadlirina wa sa'iyan fi jam'ina, ha nahnu bayna yadayka antara tarana. 
Walagad rajawnaka fahaggig suklana, wasma' bifadl-lika ya sami'u du'ana. 
Wan-shur binasunnata thaha fi biga, il ardli wagma' kulla man da'ana. 
Wandhur ilayna wasgina kaksal hana, wasyfi wa 'afi 'ajilan mardlana. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5138 ) 88 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Waadli lanal hajati wahsin khatmana, 'indal mamati wa ash-lihan “ugbana. 

Ya rabbi wajma'na wa ahbaban Iana, fi darikal firdawsi ya rajwana. 

Bils-mush-thafa shalli “alayhi wa alihi, ma harrakat rihush-shaba agh-shana. 

Subhana rabbika rabbil “izzati “amma yashifun, wa salamun 'alal mursalin wal hamdulillahi 
rabbil'alamin. 

Ash-shalatu wassalamu 'alayka ya sayyidal mursalin. 

Ash-shalatu wassalamu 'alayka ya khatiman nabiyyin. 

Ash-shalatu wassalamu 'alayka ya man arsalahullahu rahmatan li'alamin. Wa radliyallahu 
ta'ala “an ash-habi rasulillahi ajma'in. Amin 


DO'A PENUTUP 
Maka telah ku Isyaratkan untuk menyifatkan Budi Pekerti (Beliau saw) yang menghidupkan 
dan mengguncang luruhkan kegundahan, 
Dan Allah Telah Memujinya maka apalah artinya pujian kita dan bagaimana (pujian kita ini) 
dinamakan pujian, 
Akan tetapi cinta kasih dalam sanubari telah menuntut untuk memuji hamba Pilihan Pencipta 
kita yang telah menyeru kita dengan Kelembutan, 
Maka setelah kita berpadu dengan cinta dan kasih sayang (terhadap Nabi saw) maka disinilah 
kita mengangkat kedua tangan kita yang hina dina untuk berdo'a dengan penuh pengharapan, 
Kepada Tuhan Yang Maha Tunggal dalam Ke Esaan Nya, serta Maha Mulia dengan 
mengambil perantara pada yang telah menyeru kita Kepada Nya, 
Hamba- Nya yang terpilih, Kekasih- Nya serta hamba- Nya yang Terkemuka dan sebaik-baik 
Ciptaan di Alam Semesta yang dengannya (saw) Allah telah menciptakan kita, 
Wahai Tuhan kami, Wahai Tuhan Kami, Wahai Tuhan kami, Demi Nabi yang Terpilih 
Terimalah Kami dan Kabulkanlah Do'a Kami, 
Hanya Engkaulah Harapan Kami, Hanya Engkaulah Harapan Kami, Wahai satu-satunya 
Tempat Memohon dan Harapan di Dunia dan di Akhirat kami, 
Perbaikilah Keadaan Kami dan Ampunilah Dosa-Dosa Kami dan Janganlah Engkau Murkai 
Kami apabila kami berbuat kesalahan, 
Dan jadikanlah kami selalu berjalan pada ajaran Nabi Thaahaa (saw) yang terpilih dan 
kuatkanlah serta tetapkanlah langkah-langkah kami pada jalan yang telah dilalui oleh Sang 
Kekasih, 
Dan Perlihatkanlah kami Demi Anugerah dari Mu, Wajah Nabi Mu dalam Gemilangnya 
Kegembiraan dengan Pandangan Kasih Sayang serta Keridhoan yang selalu menaungi kami, 
Dan ikatlah kami selalu dengan Beliau (saw) dalam segala gerak-gerik kami, dan juga orang- 
orang yang mengikuti kami dan mencintai kami, 
Demikian pula orang-orang yang beramal shalih dan orang-orang yang mendengar da'wah 
kami, orang yang kami berhutang budi pada mereka dan orang-orang yang memohon nasehat 
dari kami, 
Juga atas para hadirin dan penyelenggara, maka Wahai Allah Inilah kami di hadapan Mu dan 
Engkau Melihat Kami, 
Dan bahwasanya kami Mengharapkan Mu, maka Kabulkanlah Permohonan kami dan 
Dengarlah demi Kemurahan Mu, Do'a Kami wahai Yang Maha Mendengar, 
Dan Pilihlah Kami sebagai Penolong Sunnah Thaahaa (saw) di Seluruh Pelosok Bumi, dan 
Hancurkanlah semua yang memusuhi kami, 
Dan Pandanglah Kami dengan Kasih Sayang Mu dan berilah kami minuman dari cangkir- 
cangkir (Mahabbah Rasul saw) dan Sembuhkanlah Penyakit yang ada pada kami dengan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5189 ) 


segera, 
Dan kabulkanlah segala hajat kami dan akhirilah hidup kami dengan kebaikan dan jadikanlah 
kebaikan pula di hari kemudian, 
Wahai Allah Kumpulkanlah Kami Bersama Kekasih-Kekasih Kami di surga Firdaus- Mu Wahai 
yang hanya kepada Nya harapan kami, 
Demi Hamba (saw) yang terpilih yang Limpahan Shalawat selalu atasnya dan atas keluarga 
serta keturunannya sebanyak hembusan angin di pagi hari, 
Maha Suci Tuhanmu Pencipta Yang Maha Memiliki Kekuasaan, dari apa yang mereka 
sifatkan, 
Dan Salam Sejahtera atas Para Rasul, 
Dan Segala Puji Bagi Allah Pencipta Seluruh Alam. 

| Sumber : http://sufiroad.blogspot.com/2010/10/berikut-adalah-terjemahan-maulid-adl.html | 


1038. TIPS-TIPS MEMILIKI BAYI LAKI-LAKI 


PERTANYAAN : 

Utut Buntut 

Assalamualaikum.. Ada yang tau trik biar punya anak cowok ? :-D 
JAWABAN : 

Mbah Jenggot 


Barang siapa menginginkan istrinya melahirkan bayi laki-laki, maka hendaklah sang suami 
meletakan tangan kanannya pada pusarnya seorang istri, pada masa-masa permulaan hamil, 
meskipun masih pada masa kehamilan dari tiga bulan yang awal, dan megusap-ngusapnya sambil 
berdoa: 


ay WB GI Ly palang Ale AI dp AAS GS AA ate) ISS ALA ada Gylag 3 alas cila CS O el 
ot. 

Artinya: Ya Alloh apabila engkau berkehendak menciptakan seorang makhlug di dalam perut 
wanita ini, maka jadikanlah anak laki-laki dan akan aku beri nama Ahmad, dengan bertawasul 


kepada Muhammad SAW, wahai Tuhanku jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 
engkaulah waris yang paling baik. (Kitab Sa'adah Ad-Daroin Hal, 655. Darul Fikr). 


Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi shallallaahu “alaihi wa sallam untuk bertanya 
tentang permasalahan anak. Maka beliau shallallaahu “alaihi wa sallam menjawab : 


"OSK AT Ceri sa LAN Ga DE ISI, AN oh ISS al SA Je aa Dad Ulat IS noh SDA elag aa Jer jl elu 


“ 
(ALI) 


PNY) 


“Air (mani) laki-laki warnanya putih, sedangkan air mani wanita warnanya kekuning-kuningan. 
Apabila keduanya berkumpul (melalui satu persetubuhan) yang ketika itu air mani laki-laki 
mengalahkan air mani wanita, maka anak yang akan lahir adalah laki-laki dengan ijin Allah. 
Namun apabila air mani wanita mengalahkan air mani laki-laki, maka anak yang akan lahir adalah 
wanita dengan ijin Allah” (HR. Muslim no. 315). 


Al-Haafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan : 


der la" Hand) Ol Cgaen oya pelan d2 bg La Lily isyana le pad ALA NS A3 Gawi ya JS OV ebi lam lal SAN, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5190 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ia yah "AI Ok US Jari osa LAN Goa Ole Tag tadi OS LSP ALAN Giga Jar! Goa De Laaderl Ia jie 3LM say jan 
PSS Os MY MS St AMAN, can, SIS OSu3 Jordi ola Ne ISI pas SU dab OLS da pa Ai gor ya 
Ay KERAS La pedas SAI 2EAB Gaal pede SAN OL Ol Ega Jay One ebi JB ceng Aalasi Y Aly Andy 
dadali RAMS pall 4 Willy HS AI Kake Janall UKG 0 ALS (de dad glaSI | Lisad Ola gi Cydkon Lily Ale Ega 3 ala Ja 
pian tea Jaa Was dah |) yaa PAI yag LL 3 ASI Gema de Kema O SAI alade AM OS JIKA ih 
Jen la Gg OT IBI ca IE, Car, BSA Ad Juaonsd AT OS) Jen ola Gay OT JSI lagi ana WS 
ENY SI Olyiy Jen ola dag Of oma tetans EL Cal li Ardy By SI napus STELAN SO Suy 
AaaKS yaa 9 Cena 


“Yang dimaksud dengan al-'ulluw adalah as-sabg (mendahului), karena setiap yang mendahului 
berarti ia telah mengungguli/mengalahkan dalam arti maknawi. Adapun hadits Tsauban yang 
diriwayatkan oleh Muslim :'Air (mani) laki-laki warnanya putih, sedangkan air mani wanita 
warnanya kekuning-kuningan. Apabila keduanya berkumpul (melalui satu persetubuhan) yang 
ketika itu air mani laki-laki mengalahkan air mani wanita, maka anak yang akan lahir adalah laki- 
laki dengan ijin Allah. Namun apabila air mani wanita mengalahkan air mani laki-laki, maka anak 
yang akan lahir adalah wanita dengan ijin Allah : maka dalam hadits tersebut terdapat hal yang 
sulit dipahami (musykil). Karena, apabila air mani laki-laki yang mendahului, maka hal itu 
berkonsekuensi anak yang terlahir akan menyerupai keluarga suami dan berjenis kelamin laki-laki. 
Demikian pula jika sebaliknya. Sementara kenyataan yang ada, kadangkala anak laki-laki mirip 
dengan keluarga dari pihak ibu, bukan dari pihak keluarga ayah. Demikian juga sebaliknya. Al- 
Gurthubi berkata : “Dengan demikian jelaslah bahwa maksud dari kata al-'ulluw dalam hadits 
Tsauban adalah as-sabgimendahului)”. Aku (Ibnu Hajar) katakan : “Menurutku, demikianlah 
makna kata al-'ulluw yang tercantum dalam hadits “Aisyah. Adapun hadits Tsaubaan, kata al-'ulluw 
tetap ditafsirkan sesuai dengan dhahirnya. Dengan demikian, as-sabg (mendahului) merupakan 
penentu jenis kelamin laki-laki atau wanita, sedangkan al-'ulluw(mengalahkan/ 


dominansi) merupakan tanda penyerupaan/kemiripan. Berarti tidak ada lagi kesulitan dalam 
memahami makna hadits. Seakan-akan maksud al-'ulluw yang merupakan sebab penyerupaan/ 
kemiripan karena banyaknya air mani yang keluar sehingga membanjiri yang lainnya. Dengan 
keadaan ini, maka akan tercapailah penyerupaan/kemiripan. Perkara ini ada enam keadaan : 

1. Apabia air mani laki-laki lebih banyak dan keluar mendahului air mani wanita, maka anak 
yang lahir adalah laki-laki dan serupa dengan ayahnya atau keluarga ayahnya. 

2. Sebaliknya dari yang di atas (yaitu : apabila air mani wanita lebih banyak dan keluar 
mendahului air mani laki-laki, maka anak yang lahir adalah wanita dan serupa dengan 
ibunya atau keluarga ibunya). 

3. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita, namun air mani wanita lebih banyak: 
maka anak yang lahir adalah laki-laki dan serupa dengan ibunya atau keluarga ibunya. 

4. Sebaliknya dari yang di atas (yaitu apabila air mani wanita mendahului air mani laki-laki, 
namun air mani laki-laki lebih banyak: maka anak yang lahir adalah wanita dan serupa 
dengan ayahnya atau keluarga ayahnya). 

5. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita dan dua-duanya sama banyaknya, 
maka anak yang lahir adalah laki-laki tanpa ada keserupaan secara khusus kepada 
keduanya. 

6. Sebaliknya (yaitu apabila air mani wanita mendahului air mani laki-laki dan dua-duanya 
sama banyaknya, maka anak yang lahir adalah wanita tanpa ada keserupaan secara 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5191) 


khusus kepada keduanya). 
(Fathul-Baariy, 7/2731. 


1182. BOLEHKAH MENGAMALKAN SUATU AMALAN 
TANPA GURU ? 


PERTANYAAN : 
Junai Alfagiiruilalloh Almubaarok 


Assalamu'alaikum... kepada para Admint Mau tanya bagaimana sebaiknya ? Saya pernah di Beri 
Amalan yang katanya dari Nabi khidir A.S. Tapi yang memberi Amalan itu orngnya "fasik" , jadi ap 
saya amalkan atau bgaimana ? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 
« Untuk doa-doa dan aurad yang maktsur (diajarkan Baginda Nabi), boleh diamalkan secara 
mutlak. 
s Untuk doa-doa dan aurad yang tidak maktsur (tidak diajarkan baginda Nabi secara lagsung), 
tidak diperbolehkan, kecuali telah ia dapatkan dari imam-imam yang yang mashur dan guru- 
guru yang telah terkenal dalam bidang ilmiah dan keteguhan agamanya. 


12 — ax£ oya Jasit UU elewli LI) ega ain elea JS jl gor Al lea pgn 3. (3) 
(Bp 16/71 IN egoty 265 /1 Cegyd oi, 
Mayoritas ulama FIAH menilai bolehnya berdoa baik segala doa yang berhubungan dengan 


duniawi atau ukhrawi, hanya saja berdoa memakai doa yang maktsur lebih utama. | Raudhah at- 
Thaalibiin 17265, Asnaa al-Mathaalib I/16Al-Mausuuah al-Fighiyyah 20/265 |. 


CnbyAkl Hye ora patah RAY 3 Upaya oya Laik Ol Lain ayal JS SI SI YIY CAN oa (dolan ds LL 
PS es uag Yg Ag (SAhn 9 Oeklitny Ol AlB Agil y dal Gbu 1G Onlitual dadi Susy Oo LAS dad nan ya SNI png dalil 
doel elu U (oh LSI Rawan OY dya Yg dad AS Akil ya (LL uya Ani ya 

Diwajibkan bagi yang mengamalkan semua hizib, wirid dan dzikir ini beberapa hal, diantaranya ia 
harus mempertemukannya dengan guru ahlinya, diriwayatkan dari imam-imam yang telah mashur 
dan guru-guru yang telah terkenal dalam bidang ilmiah dan keteguhan agamanya, telah 


dipersilahkan untuk dikerjakan bagi orang-orang yang telah baik keyakinannya serta cara 
bersandarnnya juga telah tertetapkan. 


Bila guru tersebut telah diakui keilmuan dan keteguhan agamanya maka baginya boleh meyakini 
serta mengikutinya dan tidak akan mempengaruhi kredebilasnya hal-hal yang berkembang dari 
orang lain akan kekurangan yang ada pada gurunya bahwa ia tidak mencocoki ilmunya sebab sifat 
maksum (terjaga dari dosa) adanya hanya khusus bagi para nabi. | Syarh al-Hizib al-Imaam an- 
Nawaawy hal. 94 |. Walloohu A'lamu Bis Showaab 


1306. BERDO'A MELALUI MEDIA FACEBOOK 


PERTANYAAN : 
Koes AL Jawawi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5192 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamualaikum....group PISS aku mau tanya....?Tentang wall/dinding facebook . Facebook bisa 
untuk bersosialisasi berbagi dengan teman2 dll. Pertanyaanya di wall/dinding facebook saya byk 
sekali mereka yang berdoa, mengeluh, bukanya berdoa itu setelah sholat, di tempat2 tertentu 
tetapi banyak yang melakukan di dinding facebook, Mohon penjelasan terima kasih. 
Wasalamualaikum...... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Boleh-boleh saja, malah dianjurkan kalau memang ia meyakini bahwa 
dindingnya adalah tempat majlis adz-dzikri atau dengan harapan mendapatkan doa dari saudara 
muslim lainnya dengan tanpa sepengetahuannya. 
M5: am Ka) ob u Ka Alma & ixabuwal an - 20: Ka Alma & rabi Sai Jl — Ka 
TE Saad), 3 2ain Sad 35, LN ade S5, en Rene) SA ea 3) Jane Ona “5 
Aa Dg: Jr 3 JB aka Ulah AU) Alas Aa DU pad OI OA ad ORI SAI Ii 
4) deal. AS rin Y) BO Sa pa da V1 Lado (DA) meal me AI 
2074 y akan toni Ne bok: : SIM Iya dl ol" » Ega (Ah 8 SB Anna lg Bp Gl Cal uya 


3 4 8 2070» code Ji Fo) Pa bagas! 8 Le ak 13 “5. $ las 3 ah ga 2 aka -d 


PNP B5 aa P2 CU BL GAN aa Maa PA Aa RA AT RE TAN TB Ba PP. 


Pri ng 3 


Ja taat: SENANG PASANGAN 


(Dl) BAM, « (606 7 2 y planag «(SIS 34701 3 seed eh Mp3 Ona "1 Alas pl daa 
elu yA. 
(2 71 op en SIM L 
(By 47 op on SIM AL 
Lema teh MI ebi akal MY mekah 2 Ayoo "1 elo all al Eau (47 2094) 
Di antara saat-saat yang diduga kuat waktu ijabah : 


8. Doa saat kaum muslimin berkumpul dalam sebuah majlis adz-dzikriBerdasarkan beberapa 
hadits Nabi : 


» “Tidaklah duduk suatu kaum dalam majlis berdzikir kepada Allah, kecuali para malaikat 
mengelilinginya, rahmat menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan, serta Allah 
memujinya di hadapan makhluk yang berada di sisinya”. (Riwayat Muslim, IV/2074 dari hadits 
Abu Hurairoh dan Sa'id al-Hudzry|. 


« “Sungguh Aku telah mengampuni mereka”Para malaikat itu berkata, Wahai Rabbku, di 
antara mereka ada si fulan, seorang hamba yang telah banyak melakukan dosa, 
sesungguhnya dia hanya lewat kemudian duduk bersama mereka.'.” Nabi mengatakan, “Maka 
Allah berfirman, “Dan kepadanya juga Aku akan ampuni. Orang-orang itu adalah sebuah kaum 
yang teman duduk mereka tidak akan binasa.'.” (HR. Muslim). 


« Dan berdasarkan hadits riwayat dari Ummi “Athiyah berkata, saat keluarnya para wanita 
dihari raya”Kami diperintahkan agar wanita yang bersih dan yang sedang haidh keluar pada 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5193 ) 93 


Dua Hari Raya, hadir menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimiin” (Muttafagun 'alaihi). 
Berkata as-Syaukaany “ini adalah dalil bahwa perkumpulan orang-orang muslim untuk dzikir 
termasuk tempat-tempat ijabahnya doa. 


9. Do'a seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. 


Terdapat riwayat hadits anjuran mendoakan kepada saudara muslim lainnya dengan tanpa 
sepengetahuannya : “Doa seorang muslim untuk saudaranya (sesama muslim) tanpa diketahui 
olehnya adalah doa mustajabah. Di atas kepalanya (orang yang berdoa) ada malaikat yang telah 
diutus. Sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang 
diutus tersebut akan mengucapkan, “Amin dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu.” (HR. 
Muslim). | Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 39/229-230 |. Wallaahu A'lamu bis Showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/334129063276575/ 
1351. MENDO'AKAN ORANG NON MUSLIM 


PERTANYAAN : 
Tixon Salim Ibnu Rhustamy 
Assalamu'alaykum warohmatulloh.. Dosakah jika kita mendo'akan fakir miskinnya orang nasrani 


yang bunyinya begini "Yaa Alloh tunjukkanlah mereka, berilah mereka rizkiMu,sayangilah mereka".. 
syukron atas pencerahannya... 


JAWABAN : 

? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam. Mendoakan non Muslim dalam urusan dunia terlebih agar mereka diberi 
hidayah diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah mendoakan orang kafir dalam 


memintakan ampunan atas kekafirannya, sedangkan orang yang didoakan sudah mati dalam 
keadaan kafir. 


ya ar AN wan AAN jd Uitlase ta Dp aan D9 la Gia ane NA AS pe CP) 
“orang-orang Muslim boleh menjawab doanya orang-orang non-Muslim (kafir), dan boleh 
mendoakannya, walaupun doa memohon ampunan (maghfirah) dan kasih sayang (rahmat). 
Berbeda dengan keterangan dalam kitab al-Adzkaar kecuali mendoakan orang kafir dalam 
memintakan ampunan atas kekafirannya, sedangkan orang yang didoakan sudah mati dalam 
keadaan kafir, maka tidak diperbolehkan”. | Hasyiyah al-@alyubi IV/270 |. 
Baki SGP 1 Up aa tea es JG at bl) Io 0 Ky. 1 Bls HE ae ON GG) 
Aom SOP ah pad bt AN SGP Dp SE AKU AKU AAN eh mara MI 3 JL SI Sep ad 
SKA Ui AE ai Jie gan 1 Hd OR Ga AA yah kare d Jaa siak d 
Ma men san ae aa ee bA  u be AU 
ae nan Me ea 
DALAM ANJURAN MENDOAKAN ORANG NON MUSLIM TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT 
ULAMA 


Ar-Ramli as-Shaghiir memilih diperbolehkannya “Tidak haram mendoakan non muslim dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5194 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mendapatkan ampunan kecuali mendoakan orang kafir dalam memintakan ampunan atas 
kekafirannya, sedangkan orang yang didoakan sudah mati dalam keadaan kafir, maka tidak 
diperbolehkan'Bila yang dikehendaki “Ya Allah ampunilah ia bila masuk islam atau bila 
dikehendaki agar ia islam saat didoakan ampunan maka boleh”Hanya saja menurt alGasiim bila 
yang demikian tidak menimbulakan pengagungan terhadap mereka, bila menimbulkan maka 
dilarang terlebih bila disertai tanda kuat akan pengagungan terhadap mereka dan melecehkan 
terhadap lainnya seperti selepas mereka menjalani suatu pekerjaan dan tidak terdapati selainnya 
yang mampu mengerjakannya maka doanya pertanda mengagungkan mereka dan melecehkan 
selainnya”. | Hasyiyah as-Syibra malisy VI/1 |. 
DOA KESEHATAN DAN HIDAYAH UNTUK NON MUSLIM 

des Ie cal Jr 3 Iilnt, uli nd Inna yaa AS APA en 
“Dan diperbolehkan mendoakan semacam kesehatan badan dan ulama berbeda pendapat tentang 
diperbolehkannya mengamini doa mereka”. | Hasyiyah al-jamal 111/436 |. Wallaahu A'lamu Bis 
showaab 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/380063462016468/ 
1356. BOLEHKAH GELAR RODHIYA ALLAAHU ANHU 
UNTUK KALANGAN AWAM 


PERTANYAAN : 
Mbah Kakvng 


Assalamu'alaikum...kata-kata Almarhum merupakan Do'a untuk orang yang sudah meninggal 
(biasanya untuk kalangan awam)..begitu pula Rahimahullahu Ta'ala, Rahmatullah "Alaihi (biasanya 
untuk kalangan ulama).. Pertanyaannya, bolehkah menyebut Rahmatullah 'Alaih atau 
Rahimahullahu Ta'ala atau bahkan Radhiallahu 'Anh untuk kalangan awam.. misalnya untuk orang 
tua atau kerabat kita..?? akan lebih baik bila ada ta'bir... 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Kalau gelar-gelar semacam itu (RODHIYA ALLAAHU ANHU dan ROHIMAHU ALLAAHU 'ALAIHI) 
memang layaknya hanya disematkan pada para sahabat, tabi'in, ulama dan orang-orang shalih 
mbah... REFERENSI : 
ed sah na s AG uu 8 LA Jasa Fs Ea us Ea LS pe Ha Pe aa Ikat 
SE Lg: pem JL. pan Ge PA gan da LI 3S) MIS IA “us 
aa Sab pa ya LN, Hana jan PA Of aya el jam . 
Diperlakukannya doa TARODDHI (Radhia Allahu “anhum) pada para selain shahabat 
diperbolehkan seperti dalam bahasan ini, sedang penggunaannya dikalangan sahabat dan 
TARAHHUM bagi selain mereka memang yang populer.Aku melihat redaksi penyarah kitab dalam 
Bab Zakat an-Nabaat “Dan disunahkan mendoakan TARODDHI (Radhia Allahu “anhum) serta 


TAROHHUM (Rahimahu Allahu 'Alahi) pada para selain nabi yakni kepada orang-orang terpilih. 
| Hasyiyah as-Syibro Malisy 1/15 |. 


GA Ot Lalai Oia J3 Lela JUNI ilegal ya ehakag yah CU, Telo Ie ey oil eutung 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5195 ) 


ol daloutal y yeee dala (SAI esai Ja JB LS mali Jl Aam) Ba 3 Ilang Ubah ole 


Dan disunahkan mendoakan TARODDHI (Radhia Allahu “anhum) pada para shahabat serta 
TAROHHUM (Rahimahu Allahu “Alahi) pada para tabi'in dan generasi-generasi stelah mereka dari 
kalangan ulama, para “Abid serta orang-orang terpilih lainnya.Sedang ungkapan sebagian ulama 
bahwa TARODDHI (Radhia Allahu “anhum) hanya khusus pada para shahabat sedang selain 
mereka dengan doa Rahimahu Allahu “Alahi bukanlah ungkapan (yang tepat), yang shahih adalah 
apa yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa TARODDHI juga disunahkan pada selain para 
shahabat. | Faanah at-Thoolibiin IV/343 |. 


HALEA peng dai AL la Ay elo) elalall 523 pai en! GLS Jl. 


Hikmah prioritas gelar di atas untuk para sahabat, tabiin, ulama serta orang-orang shalih adalah 
memberikan isyarat akan luhurnya tingkah laku serta tingginya kedudukan mereka. | Bughyah al- 
Mustarsyidiin 1/74 |. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


(Sama dengan dokumen 1493). 

Link Diskusi : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/366047150084766/ 

1364. MENGAPA KITA HARUS BERDO'A ? 


PERTANYAAN : 
Tobi Hamidi 


Assalamu'alaikum... tanya dong... kalau kehidupan kita sudah ada ditentukan dalam Lauh 
Mahfudz... 

1) terus knapa kita harus berdoa lagi...?? 

2) terus bagaimana sih cara berdoa yang benar itu...?? 

3) dalam hal mengangkat tangan juga beda2, seharusnya seperti apa siih ?? 


JAWABAN : 
2 Kang As'ad 


Pada hakekatnya doa itu adalah sama seperti asbab 'adiyah yang lain.....tidak bisa memberikan 
ta'tsir/efek apa2.....hanya saja kita diperintahkan Allah untuk berdoa sebagai wujud penghambaan/ 
ibadah. dan biasanya, orang2 yang lisannya digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa kepada- 
Nya, akan mendapatkan Ijabah atas doa yang diucapkannya tersebut. 


? Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam 
1. DOA BAGAI PERISAI, PETAKA BAGAI PANAH API DAN SURATAN adalah SUATU 

MISTERI..... 

JII paha pan PA SAE) enam SSI oo AS sleli 
Jsydl Ja onas Pas ad nan OT yeh Spul By olnyy dala psad Jp Uda Ul Ia d UI UE pi lead dya Ay 
ol meeleall Ii Ll J3 Ob JI JB ee ya 0 Of Ola dad 4 IS) SUS slah aus HuiL Cg OdUS uya Lal 
CA am ASI OP LS RRI 9 par yg SNI SJ Cm sleU leak SNI») sladi Alan oa Of let $ dop Y ea 
LAI 2 el US YA op OLI. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5196 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam sebuah hadits “Doa dapat bermanfaat atas ketentuan yang terjadi dan yang tidak 
terjadi” (HR. At-Tirmidzy). Kemanfaatan doa atas takdir yang terjadi menjadikannya sabar dan rela 
menerima, sedang kemanfaatannya atas takdir yang tidak terjadi dapat merubahnya atau dapat 
menguatkan mentalnya sehingga ia dapat menanggung beban atas takdir tersebut. 


Karenanya perbanyaklah berdoa,..!! Al-Ghozaly berkata “Apakah faedah doa sementara ketentuan 
Allah tiada dapat tertolak ?Ketahuilah sesungguhnya sebagian dari ketentuan Allah dapat tertolak 
petakanya akibat doa, maka berarti doa sebagai sebab atas tertolaknya petaka disamping dapat 
menumbuhkan rasa kasih sayang (ketegaran) sebagaimana benih menjadi sebab tumbuhnya 
tanaman-tanaman dibumi dan sebagaimana perisai dapat mencegah tembusnya anak panah. 
| Faidh al-Gadiir 11/421 J. 


Sebaik-baiknya ibadah @OULIYYAH (yang dilakukan dengan ucapan) adalah doa karena 
didalamnya mengandung ungkapan kefakiran, kelemahan, kerendahan dan pengakuan hamba 
pada Tuhannya. 


JII 4 pall P7) ABI 4 oY Hb, Jl #uadl Pe YA s (aras) S9) Si Ss si (Ai ds) Sal, kasi si d3 

DB Ab rt ee JS Bb ON selo ya Ah Aas PST AA Ola Pl oya ee mel Kaali Maby Al 3 yh SL, 

Asa! Slaladi Just al Of ay 

Berdoalah... Karena dengannya terduduki makam kehambaan dan terletakkan RABB dalam 
keagungan. | Misykaah al-Mashaabiih VI1/708 |. 


2. WWW.piss-ktb.com/2012/03/150-adab-berdoa.html 


www.piss-ktb.com/2012/02/499-saat-saat-doa-ijabah.html 
2 Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam wr.wb. 
1. Do'a adalah otaknya ibadah. 

ola jae elo 
Dengan berdoa berarti kita mengakui bahwa kita adalah mahluknya yang lemah,yang senantiasa 


membutuhkan pertolongannya dimanapun dan kapanpun berada.dan Allah pun memperintahkan 
kita untuk berdoa 


YA RV ala Bo gan sad YA Iyeai bl pn jl Iyeol jl BI Iya J3 
00 AYI ASI Bo yan oretal CL Y WI Air 3 Le ai SU) Nyeal 
VAN BY ASI do yo Slemtead Oles II AIM 303 ore Ka GL GS ale Lu ISI, 

2. Cara berdoa yang baik 
Gp AL dada ang Ubi Jakiana y0aa Ol Elda JII pasa Ol Wan Ad SUYYI Sleal Lo yg Ol: JII 
JAE gi gmail 1 ono ldle ke 3 memaadh MKAY O 1 Oma SE g Reiki og Opal ado 1 ulas UP 
Sp le Gek Ol manUNY 0) Sg eleI  ak Ol 1 yaWlas lor) Saka y AeleYU Spg sleaI 3S UI: alaik JI 


AS Jeng ye AI da JUSYIy DU 2yg Ang 1 Ae GO Je gag pb m3 yag 1 ALVI pad laa DB Jeng je di 
Alor VI 3 ajh mah yr SlAie LAI 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5197 ) 97 


YA PN Ce pake oli 
3. Cara mengangkat tangan ketika berdo'a 
Dalam kitab washiyatul mustofa 
Ca Leela Sl dl IL ae 9 Ela Sp Ud Yg Soal pos Sup Tana Ko yen Il: (leh 
A1 daki ing 
Nabi berwasita pada Sayyidana Ali"Hai Ali,tatkala engkau berdo'a renggangkanlah tanganmu 


didepan dadamu dan janganlah kau mengangkatnya diatas kepalamu,dan berilah isyarah pada 
Allah SWT dengan telunjukmu. Wallahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi : 
1475. BERSHALAWAT DENGAN IRINGAN MUSIK LAGU 
DANGDUT 


PERTANYAAN : 
Ana Lu'luil Ma'nun 


Assalaamu'alaykum . . .Kita semua tahu bahwa "Sholawat" adalah sumber pahala tanpa batas , 
tapi ada yang ingin ana tanyakan mengenai sholawat : "Bolehkah sholawat dilantunkan dengan 
menggunakan lagu2 dangdut versi 'sagita' misalnya,karna beberapa waktu lalu ada pernah 
mendengar ada yang melantunkan diba' dengan nada lagunya sagita 'iwak peyek' ,bagaimanakah 
hukumnya?" Terimakasih ...N - 


JAWABAN : 

2 Mbah Jenggot II 

Kurang sopan tetapi tetap dapat pahala. 
www.piss-ktb.com/2012/03/121-lain-lain-etika-bersholawat-dan.html 
2? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Hukumnya Boleh tapi nggak baik... Karena yang tidak diperbolehkan dibaca 
dengan menyesuaikan ritme suatu lagu sehingga mengakibtakan bacaan panjang dan pendek 
yang bukan pada tempatnya adalah al-@uran, Hadits dan Asma-asma Mu'adhdhom. 


La Ojo oma SAI al dl Lali Ogj gl Oya yah dll 3 ali pebdl Bodk (MSI 05 ot SW tor gl 
KAL opal! (3 Aka all SA don oya Jl gl Ah di Jl sg (AI al GAN on Jy SNI Op AI GO ee 
PASI Mb BAG pja OSI Ojj Japiiy Cal Ko jasa malai ji IS) Retak! palad dna siy A0let oukor Jla1g metal ol 
pai! ag SPAN UI IN Uly Oil VI SI sam GI OIL mei Dome lt Ogah ASI Of EL ten 
LS 2 VI OLI G5 YAI 3 Jie Shi Teka Leni 3 Jang dai, SIS sll 3 Sgly sya nas 
as Jain Jp US OLI Jap Isl 09 Sa al al BINI dani La ID led daily Jaolly HSjNy onay onat Jl 
VI Ly Alay Orasi, JlajNy JUSI 3 LS Laggin S0 Oky atik Jiitana Ker yag OLI 053 daan SAI BNI 
23 

| Ihyaa' Uluum addiin 11/429 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5198 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/396012090421605/ 
1521. DEFINISI ISTIGHOSAH 


PERTANYAAN : 

Aby Yahsya 

Mohon pencerahanya tentang istighosah : menurut bahasa dan istilah 

JAWABAN : 

Raden Mas NegeriAntahberantah 

Kata “istighotsah” su-.i berasal dari “al-ghouts” « di yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa 
Arab kalimat yang mengikuti pola (wazan) "istafala" Jaxul atau "istifal" menunjukkan arti 


pemintaan atau pemohonan. Maka istighotsah berarti meminta pertolongan. Seperti kata ghufron 
uls& yang berarti ampunan ketika diikutkan pola istif'al menjadi istighfar ui yang berarti 


memohon ampunan. 

Jadi istighotsah berarti "thalabul ghouts" LL «yi atau meminta pertolongan. Para ulama 
membedakan antara istghotsah dengan "istianah" si, meskipun secara kebahasaan makna 
keduanya kurang lebih sama. Karena isti'anah juga pola istif'al dari kata "al-aun" » wi yang berarti 
"thalabul aun" LL 0 wi yang juga berarti meminta pertolongan. 

Istighotsah adalah meminta pertolongan ketika keadaan sukar dan sulit. Sedangkan Isti'anah 
maknanya meminta pertolongan dengan arti yang lebih luas dan umum. 


Baik Istighotsah maupun Isti'anah terdapat di dalam nushushusy syari'ah atau teks-teks Al-@ur'an 
atau hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Anfal ayat 9 disebutkan: 


S Pentak Kap Dika 5 SI 
"(Ingatlah wahai Muhammad), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu Dia 
mengabulkan permohonanmu." (AS Al-Anfal:9) 


Ayat ini menjelaskan peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW memohon bantuan dari Allah SWT, 
saat itu beliau berada di tengah berkecamuknya perang badar dimana kekuatan musuh tiga kali 
lipat lebih besar dari pasukan Islam. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi dengan 
memberi bantuan pasukan tambahan berupa seribu pasukan malaikat. 


Dalam surat Al-Ahgaf ayat 17 juga disebutkan: 
AN Oia Can 
"Kedua orang tua memohon pertolongan kepada Allah." (AS Al-Ahgaf:17) 


Yang dalam hal ini adalah memohon pertolongan Allah atas kedurhakaan sang anak dan 
keengganannya meyakini hari kebangkitan, dan tidak ada cara lain yang dapat ditempuh oleh 
keduanya untuk menyadarkan sang anak kecuali memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 


Dari kedua cuplikan ayat ini barangkali dapat disimpulkan bahwa istighotsah adalah memohon 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5199 ) 


pertolongan dari Allah SWT untuk terwujudnya sebuah "keajaiban" atau sesuatu yang paling tidak 
dianggap tidak mudah untuk diwujudkan. 


Istighotsah sebenamya sama dengan berdoa akan tetapi bila disebutkan kata istighotsah 
konotasinya lebih dari sekedar berdoa, karena yang dimohon dalam istighotsah adalah bukan hal 
yang biasa biasa saja. Oleh karena itu, istighotsah sering dilakukan secara kolektif dan biasanya 
dimulai dengan wirid-wirid tertentu, terutama istighfar, sehingga Allah SWT berkenan 
mengabulkan permohonan itu. 


Istighotsah juga disebutkan dalam hadits Nabi,di antaranya : 

Kmang pi nya P3 PU Nila UNAS em Lelah sos Sinai Spll Ala Se ALA Ae pa Omni | 
Matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang 
keluar hingga mencapai separuh telinganya, ketika mereka berada pada kondisi seperti itu mereka 


beristighotsah (meminta pertolongan) kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa kemudian 
kepada Nabi Muhammad. (H.R.al Bukhari). 


Hadits ini juga merupakan dalil dibolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah dengan 
keyakinan bahwa seorang nabi atau wali adalah sebab. Terbukti ketika manusia di padang 
mahsyar terkena terik panasnya sinar Matahari mereka meminta tolong kepada para Nabi. 
Kenapa mereka tidak berdoa kepada Allah saja dan tidak perlu mendatangi para nabi tersebut? 
Seandainya perbuatan ini adalah syirik niscaya mereka tidak melakukan hal itu dan jelas tidak ada 
dalam ajaran Islam suatu perbuatan yang dianggap syirik. 


Sedangkan isti'anah terdapat di dalam Al-Gur'an, Allah SWT berfirman: 

Aap pal Ups) 
“Mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.” (AS Al-Bagarah: 45) 
KH A. Nuril HudaKetua PP Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) 
Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/412124645477016/ 
1531. DO'A AGAR DI BERI KEMUDAHAN, KELANCARAN 
DAN BAROKAH 


PERTANYAAN : 
Khuzailia Az-Zarifa 
Assalaamu'alaykum. . .Permisi, Adakah do'a atau amalan untuk membangun rumah agar diberi 


kemudahan, kelancaran dan barokah. . .Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. 
.Wassalaamu'alaykum. .. 
JAWABAN : 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Rencanakan dengan matang, dan langgengkan doa berikut, doa Nabi Yusuf 
As, yang terkutip pada Kitab Ad-Durr al-Mantsuur karya Imam Jalaaluddin as-Suyuthi as-Syafi'i 
(pengarang kitab Tafsir al-Jalalain), semoga Segalanya diberikan kemudahan.......Aamiin 


ale Jane SE AE 3 Siang ATU eekg dala AI ala AI Syary JB 1 JB Lapis Al Kay ee al gn Ah 
K3 ai 1 JB Gank se ad apak JB dg JB GI JB Ella GI oa DEL JUS (AI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5200 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Of SY IMEI UNI, LI yaa ae GO Ugal Lu Sllat l el JB JB Sia al) II JS : JU 
sles AB SSI CV Iya 5 pelan dal AI alan Gal JUS Kemih Y La ya maa Ula Sy beE le ajal ya 


Ibn Marduwih meriwayatkan hadits dari Ibn Umar ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Saat 
Nabi Yusuf dicampakkan kedalam sumur tua, datanglah malaikat Jibril padanya seraya 
bertanya :“Wahai anak kecil, siapakah yang mencampakkanmu dalam sumur ini ?”. 

“Saudara-saudaraku” Jawab Yusuf 

“Kenapa ?" Tanya Jibril 

“Karena kecintaan ayah padaku dan kedengkian mereka” Jawab Yusuf 

“Apakah engkau ingin keluar dari sini ?” Tanya Jibril 

“Aku serahkan segalanya pada Tuhannya Ya'kub” Jawab Yusuf 


Kemudian Jibril mengajarkan sebuah doa pada Nabi Yusuf As : ALLAAHU INNI AS-ALUKA 
BISMIKAL MAKHZUUNI WAL MAKNUUNI, YAA BADI'AS SAMAWAATI WAL ARDHI, YAA DZAL 
JALAALI WAL IKRAAM, AN TAGHFIRA LII DZANBII, WA TARHAMNII, WA AN TAJ'ALA LII MIN 
AMRII FARAKHAN WA MAKHRAJAN WA AN TARZUANII MIN HAITSU AHTASIBU WA MIN 
HAITUSU LAA YAHTASIBU. 


“Ya Allah sungguh aku memohon kepada-Mu dengan asma-Mu yang tersimpan dan tersembunyi, 
Wahai Pencipta langit dan bumi, Pemilik keagungan dan kemuliaan, Ampunilah dosak, kasih 
sayangilah aku, Anugerahkan shalawat-Mu pada Muhammad dan keluarganya dan jadikan segala 
perkaraku jalan keluar dan kebahagiaan (untukku), kurniakan padaku rizki dari yang aku 
perhitungkan dan tidak aku perhitungkan”. 

Kemudian Nabi Muhammad bersabda “Langgengkan dengan terus menerus kalimat-kalimat doa 
ini, karena sesungguhnya dialah doa-doa orang-orang pilihan dan terpilih”. | Ad-Durr al-Mantsuur 
IV/511 J. Wallaahu A'lamu Bis showaab. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/417689288253885/ 
1538. BERSHALAWAT DI KAMAR MANDI 


PERTANYAAN : 
Den Thoe 


Assalaamu 'alaikum.. Bagaimana hukumnya membaca sholawat dan juga basmalah di dalam 
Gulah yang berstatus double fungsi ??? Maksudnya Gulah tersebut selain buat wudlu' juga buat 
mandi dan kencing, seperti @ulah di dalam rumah-rumah ??? Sedangkan kebiasan akan 
berwudlu' membaca basmalah ataupun sholawat ??? Suwun.. 


JAWABAN : 
2 Sahlan Albanjari 


Ini masuk dalam adab, Ditempat yang disitu dijadikan untuk godho hajat, seperti kencing, Jangan 
membawa tulisan yang ada zikirnya, atau nama yang dihormati seperti nama-nama Nabi, 
seumpamananya adalah kitab agama. Jika terlanjur, maka ia harus mendekapnya. 
( Tagrirotussadidah :110 |. 


Jika membawa saja yang tanpa suara sudah melanggar adab, apalagi dengan suara. Adapun 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5201) 


berbicara ketika keluarnya najis, itu memang dimakruhkan. 
OOO alah Utlgann ai pen pra JS ON S3 JA pe Tora Ui daki OKU G9 dora Lah Cola ya 
VA (NA Bae OA) EN SV SS 3 Ulee ey oU AKU Y Ol 
(NA Balai Oli OA II S3 VI NS 0, YG 
Ya nampaknya si tidak pas, tapi menurut saya pas aja,,karena adab godho hajat itu termasuk pula 
ada masuk tempat yang disitu dijadikan tempat buang hajat, maka ada istilah 
Amal Lai adl OSN 3, 


maka jika ditempat buang hajat itu tidak makruhkan berbicara kecuali yang ada nilai zikirnya atau 
seumpanya , ya seperti sholawat. begitu fahamnya saya. dikalimat 


SEA SY ISI KG 
? Dewan Masjid Assalaam 


Tetep saja makruh, karena hal-hal yang dimakruhkan dalam hal gadia' hajat bukan semata-mata 
karena buang hajatnya tetapi karena tempat gadia' hajatnya yang memang saat memasukinya 
terdapat adab2 yang musti dipenuhi meskipun masuknya bukan mau buang hajat. 


Bana pan JS) Sganyy BI S3 AB LA pang Le njasag Ol oral li Adi yag SEM Anil oatay 


Dan disunnahkan bagi orang yang mau masuk WC yaitu tempat yang diperuntukkan untuk buang 
hajat agar memakai sandal... dst.. dan menghindarkan hal-hal yang didalamnya ada menyebut 
asma Allah dan RasulNya dan semua asma2 yang dimuliakan. Anwarul Masalik Bab Gadla' 
alHajat 


Dalam ibarot tersebut, bahasa yang digunakan adalah hendak masuk WC, bukan karena ia mau 
buang hajat meski memang umumnya untuk maksud tersebut. Dan kamar mandi di wilayah kita 
sesuai adatnya memang digunakan pula untuk kencing, sehingga secara hukum sama dengan 
WC. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/397507570272057/ 
1584. HUKUM DZIKIR JAHR ( SUARA KERAS ) 


PERTANYAAN : 
Lutfiah Gumelar 


Asalamualaikum. Ada yang mau saya tanya kan nich barang kali ada yang tau jawaban nya dari 
pertanyaan saya ini "APA HUKUM NYA ZDIKIR dengan SUARA LANTANG" ??? 


JAWABAN : 
» Sunde Pati 


Yang haram karena mengganggu orang, jika tidak mengganggu maka berdzikir bersuara lantang 
juga tidak masalah 


PSSI AS Ol Ja USU csi Juan Ae Jaga OP NY OLI del tag aslil SAJU pl dmaadi 0 SY (Dalan) 
es F3 OB Urlali de Jrgiiy Ana dor Dika oya JSI SN Sy OSN Ang lor US tip dia pia 
Gal Alamak! PLAN ya Upah Lag Oral Boo Lead Jagiikl BII Gelas 0 Say elo HL Ol lai pa OA ja al 
din Jing Soma Ui RA SU | go ap 283 SU JL Y Goeka Le dl ASI dal SI) ab enlaai Je Page Moml 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5202 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aa 8 USYI EV Anna old jl ana Lagi Let ya Mp OLI Gel SB Jaga Y LL Ria IS UI ai 
bla Ball sliladl Urdoel JUS Uganda Claing cake OI VI USUL Lo). 
SEN 3 661 0 oyeald AM Au 

2? Toni Iman Tontowi 


DZIKIR JAHR Menurut Nash dan Gaul Ulama. Berdzikir dengan metode jahar memiliki sandaran 
kuat dari Al @uran dan Hadits. Diantaranya adalah firman Allah Ta'ala : 


II ina Sad HA V gl jin pal jas SN 
“Maka jika engkau telah menunaikan shalat, berdzikirlah kepada Allah dengan keadaanberdiri, 
duduk dan berbaring”. (an-Nisaa': 103) 


Diriwayatkan dalam Shahih Muslim : 
SEL WA SI AI ea MA CAP NS al pai Ula AN Sis 
S3 ya ta GY Yu el 
Dari Ibnu 'Abbas Ra. berkata: “bahwasanya dzikir dengan suara keras setelah selesaishalat wajib 
adalah biasa pada masa Rasulullah SAW”. Kata Ibnu 'Abbas, “Aku segeratahu bahwa mereka 
telah selesai shalat, kalau suara mereka membaca dzikir telah kedengaran”. | Lihat Shahih Muslim 
|, Bab Shalat. Hal senada juga diungkapkan oleh al Bukhari, lihat: Shahih al Bukhari hal: 109, Juz | 
IP 
oa Ijin Hi orang pia Hal IS pan 5 Warga op BY: 8Y AN ti SV: ti S5 sal 
Si gi te aga Se ada bi man yi Ipa, IIS 3 Hall 
“Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: “Aku bergantung 
kepada prasangka hambaKu kepada-Ku, dan Aku menyertainya ketika merekaberdzikir. Apabila 


mereka menyebut-Ku di dalam dirinya, maka Aku sebut dirinya didalam diri-Ku. Apabila mereka 
menyebut-Ku di tempat yang ramai, maka Aku sebutmereka di tempat yang lebih ramai dari itu”. 


As-Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani Rhm. mengatakan bahwa hadits inimenunjukkan 
bahwa menyebut di tempat keramaian itu (fil-Mala-i) tidak lain adalahberdzikir jahar (dengan suara 
keras), agar seluruh orang-orang yang ada di sekitarnyamendengar apa yang mereka sebutkan 
(dari dzikirnya itu). | Abwabul Faraj, Pen. AlHaramain, tth., hal. 366 | 


Habib Ali bin Hasan al Aththas dalam Kitabnya Al Girthas juga mengungkapkan hadits diatas 
untuk mendukung dalil dzikir dengan jahar. Selanjutnya beliau mengatakan bahwatanda syukur 
adalah memperjelas sesuatu dan tanda kufur adalah menyembunyikannya.Dan itulah yang 
dimaksud dengan “dzikrullah' dengan mengeraskan suaranya danmenyebarluaskannya. |Terj. Al- 
Oirthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 190). 


SA pakit BV: (SA Tilas s3 HAN gp BY BY Esa 3 Uli ee Yon JIE In Ad Has 
Cola Ohagdah Manan is Uaga, GH al ag gama CI 

“Dari Zaid bin Aslam Ra. bahwasanya Ibnu Adra' berkata: Saya telah berjalan bersamaNabi SAW 

di suatu malam, maka Beliau melewati seorang laki-laki yang sedang berdzikirdengan 


mengangkat suara (suara yang keras) di dalam masjid. Aku bertanya kepada beliau SAW: Wahai 
Rasulullah, barangkali orang ini (yang sedang berdzikir dengan suara keras)itu sedang pamer? 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5203 ) 


Beliau bersabda: “Tidak, akan tetapi ia sedang merintih (mengeluh)'.Para pendidik ruhani masa 
lalu menyatakan dengan berbagai landasan eksperimennyabahwa “Orang-orang yang mubtadi 
(pemula) dan bagi orang-orang yang menuntutterbukanya pintu hati adalah wajib berjahar dalam 
dzikirnya”. Syaikh Abdul Wahhab asySya'rani Rahimahullahu Ta'ala berkata: “Sesungguhnya 
sebagian besar Ulama AhliTasawuf telah mufakat bahwasanya wajib atas murid itu berdzikir 
dengan jahar, yaknidengan menyaringkan akan suaranya dan didalamkannya. Dan berdzikir 
dengan sirri danperlahan-lahan itu tidak akan memberi faidah kepadanya untuk menaikkan 
kepadamartabat yang tinggi” (Lihat Siyarus Salikin, Abdush Shomad Palembani, III: 191| 


Abdullah bin Alwi al Haddad Rhm. mengungkapkan dalam dalam suatu kitabnya : 
ITE LI Takan KOTA SI ba Pele NE PPA Sl 


pad 0. 0-9 te 3. 04 LD Ah. 3 0. NA .. OA 90 2. 2... 0 o- o 229 & wo .. Ten 
Hota oma) Hb pig ih Lal 0 prautong yan 3 Jbi DU LIS p£ gaakes Usuko J uiad ga Tah ye Leangg MIS ks 
ca 9 0 - L DAOA 9 IA 0 oc2 wo. Pan - 02. 0.3 0 0. aa. "0 0 22 02 cw022 2 
Pai SAS dy aa Halemias jl JS, YEN as pi IS La (5 Usulo yen Hiu yad Als Misaki 3 Lan 
Sui 


“Telah bersabda Nabi SAW: “Sebaik-baik dzikir adalah dzikir khofi, dan sebaik-baik rizkiadalah 
yang cukup”. Andaikata kamu menjalankan dzikir dengan ikhlas karena Allah didalam dzikirnya 
dan tidak mewaswaskan (mengganggu) orang lain yang sedang shalat dantidak membuat orang 
yang sedang membaca Al-Guran menjadi kacau bacaannya karenadzikir itu, maka tidaklah apa- 
apa berdzikir jahar. Hal yang demikian itu tidak dilarangbahkan disunatkan, dan dicintai walaupun 
keadaan dzikir itu berjama'ah. Merekaberkumpul untuk berdzikir kepada Allah sesuai dengan apa 
yang telah kami terangkandengan ikhlas dan tidak mewaswaskan orang-orang yang sedang 
shalat dan membaca Al-Guran, dan sebagainya, maka dzikir seperti itu disunatkan dan sangat 
dianjurkan. (An-Nasha-ihud Diniyyah, hal 50). 


AS LIS 23 333 el ii Mb 33 Ve Nama AYAT) pmmtale 23YS sa Hull 
“Para jama'ah dari kalangan Tharigat Shufi mengangkat suara keras ketika berdzikir, danmereka 


berjama'ah ketika berdzikir, hal yang demikian itu merupakan metode tharigatyang sudah umum/ 
dikenal”. | An-Nasha-ihud Diniyyah, hal 51 |. 


Berdzikir jahar yang dimaksud adalah berdzikir dengan suara keras yang sempurna,sehingga 
bagian atas kepala hingga kaki mereka itu bergerak. Dan seutama-utama dzikirjahar adalah 
berdiri, dengan menghentak, bergerak teratur dari ujung rambut hingga ujung kaki, hingga seluruh 
jasadnya turut merasakan Keagungan dan Kebesaran Allah "Azza waJalla. (Al-Minahus Saniyyah, 
Abd. Wahab as Sya'rani). Dalam kitab Taswiful Asma', hal. 33 diterangkan : 


Meli AN Va Menlu Gp MAN Yg pe An ynga SS Sala yenga Un yaah Jambi ga HA IU jl 

Kena ea Nyata Y SA Sepak GAN Layan Cia G Huma yaa Y SY Sae SG SS 3s, SY asal 
Yi, CIA Jaa gal SY Jaa Ja Kp Ta EN 

“Adapun bergoyang-goyang di kala berdzikir itu dianjurkan, karena telah meriwayatkan AlHafizh 

Abu Nu'aim dengan sanadnya dari Sayidina Ali (semoga Allah memuliakanwajahnya) bahwa 

sesungguhnya beliau pada suatu hari telah mensifati keadaan sahabatdengan katanya: “Adalah 


mereka (para sahabat) apabila berdzikir kepada Allah bergoyang-goyang seperti bergoyangnya 
kayu ketika datangnya angin kencang, dan mengalir airmatanya pada pakaiannya'. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5204 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telah berkata Syekh kita yang “Arif, Jamaluddin al Bushthami(semoga Allah Ta'ala menyucikan 
ruhnya): “Ini merupakan perkataan yang jelas,sesungguhnya sahabat-sahabat (semoga Allah 
meridhai mereka) bergoyang-goyang ketikaberdzikir dengan gerakan yang keras ke kanan dan ke 
kiri. Sesungguhnya berdzikir sepertiitu menyerupai bergeraknya kayu pada waktu datangnya angin 
kencang”. 


Keunggulan dzikir jahar itu adalah seperti yang dikatakan seorang Ulama Ahli Tasawuf.“Apabila 
seorang murid berdzikir kepada Tuhannya “Azza wa Jalla dengan sangat kuat dansemangat yang 
tinggi, niscaya dilipat baginya magam-magam tharigah dengan sangatcepat tanpa halangan. Maka 
dalam waktu sesaat (relatif singkat) ia dapat menempuh jalan(derajat) yang tidak bisa ditempuh 
oleh orang lain selama waktu sebulan atau lebih”.Syekhul Hadits, Maulana Zakaria Khandalawi 
mengatakan, “Sebahagian orangmengatakan bahwa dzikir jahar (dzikir dengan mengeraskkan 
suara) adalah termasukbid'ah dan perbuatan yang tiada dibolehkan). Pendapat ini adalah 
menunjukkan bahwapengetahuan mereka itu di dalam hadits adalah sangat tipis. Maulana Abdul 
HayyRahimahullahu Ta'ala mengarang sebuah risalah yang berjudul “Shabahatul Fikri. 
Beliaumenukil di dalam risalahnya itu sebanyak 50 hadits yang menjadi dasar bahwa dzikir jaharitu 
disunnahkan'. | Fadhilat zikir, Muh Zakariya Khandalawi. Terj. HM. Yagoob Ansari, 
PenangMalaysia, hal 72 | 


Dan dzikir jahar itu dianjurkan dengan berjama'ah, dikarenakan dzikir dalam berjama'ahitu lebih 
banyak membekas di hati dan berpengaruh dalam mengangkat hijab.Rasulullah SAW bersabda: 
“Tiadalah duduk suatu kaum berdzikir (menyebut nama Allah'Azza wa Jalla) melainkan mereka 
dinaungi oleh para malaikat, dipenuhi oleh rahmatAllah dan mereka diberikan ketenangan hati, 
juga Allah menyebut-nyebut nama mereka itudihadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya”. (At 
Targhib wat Tarhib, II: 404Jlmam al Ghazali Rahimahullahu Ta'ala telah mengumpamakan dzikir 
seorang diri dengandzikir berjama'ah itu bagaikan adzan orang sendiri dengan adzan berjama'ah. 
Makasebagaimana suara-suara muadzin secara kelompok lebih bergema di udara daripada 
suaraseorang muadzin, begitu pula dzikir berjama'ah lebih berpengaruh pada hati 
seseorangdalam mengangkat hijab, karena Allah Ta'ala mengumpamakan hati dengan batu. 
Telah diketahui bahwa batu tidak bisa pecah kecuali dengan kekuatan sekelompok orang 
yanglebih hebat daripada kekuatan satu orang”. (Al-Minahus Saniyyah, Abd. Wahab as Sya'ranij. 


Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Rhm. mengatakan : 


9 293 23 2 0-3 w Wo. WO3 2. 2 08 on - 0 o 2 wa - 0 08 0 - 90 
Sam SG) pel Snadin Jualo JaJiS, IN Is3 an HP ya UE AG ma 2 Ja 3 as 
9. - 2.20 008 .w 0... 3 03 Tan 9 2 023 wo 3 Late A03 - - 0 rar 20 3 0 gi 
BR NI gag dad JUS s0 Oman Had yel y DUYA Jeje Hey Gay AS eny mad Lisa Ji Wall 
w 20 
LA Yus (Wa M3 bang abi 


“Berdzikir itu laksana orang yang membaca Al-@uran, yang diperlukan kejelasan ayat 
danriwayatnya, dan juga diperlukan keras suaranya, apabila tidak khawatir riya” dan 
tidakmengganggu kepada orang shalat. Berdzikir seperti itu lebih afdhal, karena 
sesungguhnyadzikir yang banyak itu akan melimpah ruah pahalanya kepada yang mendengarnya. 
Danmanfaat berdzikir jahar itu akan mengetuk hati penyebutnya, menciptakan konsentrasi(fokus) 
pikirannya terhadap dzikirnya, mengalihkan pendengarannya pada dzikir,menghilangkan rasa 
kantuk, serta menambah semangat (bersungguh-sungguh)”. (Bughyatul Mustarsyidin, hal. 48|. 


Dalam suatu hadits disebutkan : 


aga 00. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5205 ) 


“Tidak ada suatu pujian seseorang yang dicintai Allah, kecuali pujian yang diucapkandengan suara 
jelas”. 


Seorang penyair mengatakan : 


0-00 00 3 2 Seo 


PA on Jalir HA Katon Jaa J pilar 


Dengan suara keras aku telah memujinya tanpa tergagap-gagap,Barang siapa yang memuji 
kekasihnya tentu tidak tergagap-gagap. (Terj. Al-@irthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 1911. 
Diambil dari Buku: Dzikir @urani, Mengingat Allah sesuai Fitrah Manusia, Yayasan Al-ldrisiyyah, 
Indonesia. 


Sumber : http://pondokhabib.wordpress.com/2009/11/30/dzikir-jahar-2/ 
2 Ibnu Ma'mun 
Dzikir dengan suara keras atau suara pelam itu ada dasarnya semua. dan kita harus melihat 
keadaan dan tempat, sekiranya tidak mengganggu. 
bo Ja play Ty Ale AI ko Al bed ii JB din AI al ale GS Ammy HD akikl G SI AN TP 
AA Gl) Gay PU RI Ga & ban PLN 3 SA ALE Uda Sitiy JE AO oya Ula & Of oa Al 
S3 3 pang IMEU SA ale 1 JB 
(Lala ai Ta nas SVU BI Sonta Ie JIN Ega YI S3) ——— 
Sumber : http://mbina.elaphblog.com/posts.aspx?U-62228A-82827 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/424811904208290/ 
1617. Doa sebelum belajar dan Do'a selesai pelajaran 


Doa sebelum Tegar : 


2 0. 


di “-, ea nahi A AK send 3, aa Sh aa ai SN S3, aa Hae cg 


Tn Hu 105 1 33, Ta Ss 23, Siau Pa 3 BA “ 2 pa 4 5 id « Ja 
Do'a selesai pelajaran : 


Pan nd 


lp GW obi) Hajat AAS) USD Can el Ula 0) 9 Wale La Ul 
gd Jain AS aa 


LA Manis ng 08. 


le Last Kel MU YSS ISI G3) US Sah YP 3" La pny gla) 0) 
Ha IS Kg pd dani — 
03. 90.» “sh 0 38 83 0 o 8. 
Oya Wa Laju Hoya JS alel Lu, 
Oa PE adi “Gaji jun ab ot ja 
Hj SA ag AR, —— 
BIN V3 GILA 5 4 Heran M IM, 
ren ASI II ey "Us ai Ah AK 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5206 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. 0. 0, .. 0. D0 00 8. Be... 3 . &0# 0-0. . 3 - 
Ilas, Bl Hb uya lamiY 3 Nya U, Us Y, Is, Sa yee (ular!) Bau Gaal an 
11 S Ka ola TI ds, PARA TN SI Si dilas RN PA | Ja SY) 2 Tanda JD H3 AT aa 2 
Old 
Sumber : http://infopesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/doa/doa belajar.single 


1627. RUANG LINGKUP DO'A 


“ Arti kata DO'A yang terdapat dalam Al-Aur'an : 
. “Ibadat (AS.Yunus:106) 

. “Memohon pertolongan (@AS.Al-Bagarah:23) 
. “Panggilan (@S.Al-Isra':52) 

. -Perkataan (@S.Yunus:10) 

. -Pujian (AS.Al-Isra" 110) 

. “Permohonan (@S.AL-Mukmin:60) 

ngsi DO'A : 

. -Otaknya ibadah 

. “Mendatangkan anugerah dari Allah 

. -Senjata orang beriman 

. -Tiangnya agama 

. -Cahaya langit dan bumi 

. -Mendatangkan kesejahteraan hidup 

. “Pembuka pintu rahmat 

. “Menolak bencana 

. “Menyelamatkan diri dari ancaman musuh 
10.-Memudahkan datangnya rizgi 
11.-Penentram batin 

12.-Penyembuh berbagai macam penyakit 
13.-Pengantar kebahagiaan dunia akhirat 
14.-Penghubung sesama sahabat di tempat jauh 
15.-Penghubung antara orang tua dan anak 
16.-Penghubung bagi orang-orang yang telah meninggal 


“ Syarat terkabulnya DO'A : 

. -Ikhlas karena Allah 

. -Tidak terburu-buru 

. -Tidak untuk dosa 

. -Penuh keyakinan 

. -Makan dan minumnya harus dari barang halal 
. -Bertagwa kepada Allah 

. “Dengan rendah hati dan suara lembut 

. -Sabar dan shalat 


“ Adab-adab berdo'a : 
1. -Diawali dan diakhiri dengan Basmalah,Hamdalah,serta Shalawat 
2. -Diulang 3x 
3. -Menghadap kiblat seraya menadahkan tangan 
4. -Memiliki wudhu' 


DD NB DN 


“F 


c 


CD ND IPB DN 


OWD IPDN 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5207 


“ Tempat-tempat Mustajab : 
. “Ka'bah 
. -Pancuran emas ka'bah 
. -Pojok Hajar Aswad 
. -Hijir Ismail 
. -Sumur zam-zam 
. -Muzdalifah 
. -Shofa 
. “Marwah 
. -Tugu Ula Mina 
10.-Tugu Wustho Mina 
11.-Tugu 'Agabah Mina 
12.-Padang Arafah 
13.-Masy'aril Haram 
14.-Masjid Nabawi Madinah 
15.-Majlis-majlis dzikir 
“ Waktu-waktu Mustajab : 
. -Antara adzan dan igomah 
. -Sesudah shalat lima waktu 
. -Tengah malam yang sunyi 
. -Hari jum'at dan malamnya 
. -Ketika matahari condong sedikit ke arah barat 
. -Hari arafah 
. -Pertengahan bulan sya'ban 
. -Malam Idul fitri dan Idul adha 
. -Bulan ramadhan 
10.-Ketika perang membela agama islam 
11.-Ketika khatmul Gur'an 
12.-Ketika turun hujan 
13.-Ketika mendung gelap dan angin kencang 
14.-Pada waktu terharu airmata keluar 
15.-Ketika bersin 
16.-Pada waktu membaca AS.Ar-Rahman setelah membaca ayat : 
17."Kullu man 'alayhaa faanin" 
18.-Pada waktu ruku' dan sujud 
19.-Pada waktu melihat orang-orang lupa kepada Allah 
20.-Pada waktu berdzikir bersama-sama 


“ Orang-orang yang do'anya terkabul : 
1. -Orang yang teraniaya 
. -Orang yang berdo'a untuk saudara dari kejauhan 
. -Orang yang sedang berpuasa 
. “Orang yang sakit 
. Sampai datang kesembuhan 
. -Orang yang terkena cobaan dari Allah 
. -Orang yang sedang dalam bepergian bukan untuk maksiat 


O DWNOD AP ONH 


O DWNOD IP ONH 


ND AH 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5208 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8. -Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji 
9. -Orang yang berperang di jalan Allah 
10.-Orang lanjut usia yang slalu taat 
11.-Orang yang membantu orang yang sedang kesulitan 
12.-Orang yang disantuni kepada yang menyantuni 
13.-Orang yang senantiasa berdzikir kepada Allah 
14.-Orang yang banyak berjasa kepada masyarakat 
15.-Orang yang membiasakan berdo'a di waktu senang 
16.-Anak terhadap orang tuanya 
17.-Orang tua terhadap anaknya 
18.-Pemimpin yang adil dan bijaksana 
19.-Segolongan orang-orang shaleh 

| by Anifah |. 


1642. BOLEHKAH MENGGANTI LAFADZ SALAM 


PERTANYAN : 
Taufig El-rahman 


Assalamu alaikum.. bagaimanakah hukum nya mengganti kalimat wa alaikum salam 
warahmaullahi wabarakatuh menjadi wa alaikum sayang warahmacinta wabarakasih, yang mana 
sering dipraktek kan seorang cowok ketika memjawab salam cewek nya di telepon. 


JAWABAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Wa'alaikum salam, 

(AM 1 ella) Leon peb JS (de OLS dl Ol Uno) gl Lgi pyanoela Lygoad Kopi pel II 
" Apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih 
baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan serupa). Sesungguhnya Allah selalu 
membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu ".@.S. An-Nisa :86. 
Salam adalah suatu do'a dan cita-cita atas keselamatan dari bahaya serta tetapnya kemanfaatan- 
kemanfaatan atasnya. Ketika seseorang mengucapkan salam pada seseorang, maka wajiblah 
atas orang itu membalasnya dengan yang lebih baik, Yakni dengan menambahkan lafadz 
warohmatulloh bahkan yang lebih baik lagi dengan menambahkan kata wabarokatuh. 
Kata-kata salam yang baik,adalah kata-kata yang salam yang diajarkan oleh Rosululloh, bukan 
kata selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Hukum mejawab salam adalah wajib ketika 
yang memberi salam adalah seorang yang muslim. Kewajiban membalas ini berlaku mesti kita sdg 
berkumpul dengan yang lain. Hanya saja ketika seorang memberi salam kepada suatu jama'ah, 


maka menjawabinya adalah fardlu kifayah dan yang lebih utama adalah manakala kumpulan 
jamaah itu menjawab semua. 


Ha Alya) Ob male UlS 2 dl d) OLS Alan IgilS Ody co JI ala Unas Al dala Celah OS OB Suho) Lal 4 
AB yag balon JG NAS Aldi 3 JS 3 Rek pad AA Nya Oya NA Ll AA DL y CI CA bai 


Karena salam telah ada aturanya dalam Al-gur'an,hadis bahkan ijma', maka dalam menjawabnya 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5209 ) 


tidak boleh asal-asalan. Apalagi merubahnya dengan kata-kata yang tidak layak.Pengubahan ini 
haram hukumnya. Diterangkan dalam kitab Ihya juz IV dalam bab as-sama : 

La SV Ula di lil 4 Jogi 3 Hibl y onkay dpat Hal ye HE AkEb 3 (JAS APE VOL LN 

BL dngai! ) 2 NI Awasi 

"Tidak diperkenankan membaca Al-guran kecuali seperti yang diturunkan seperti yang diikuti 


orang-orang salaf, Maka membaca panjang,berhenti.menyambung,memutuskan dengan berbeda 
dengan tuntunan tajwid adalah haram". 


Dengan mengacu keterangan tersebut, maka mengganti lafadz salam adalah tidak boleh, karena 
hukum asal membalas salam adalah dari alguran dan diatur oleh hadis dan ijma'. Dengan 
mengaganti lafadz salam dengan kata kata yang jelek berarti kita telah melakukan kesalahan yang 
besar. Dan ini termasuk maksiat lisan. 
SAI AI II elal 3 el 0 Ja BN ol 3 AR NS IS lp aa NA ee L BIS, 
VYNV Gap la aa Wale (adl 2) DJ geranasenaaa ID Iab tb ON ULA 
Wallaahu A'laamu Bis Showaab. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/435395483149932/ 
1644. SYARAT-SYARAT PEMBUATAN RAJAH 


PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


Assalaamu'alaykum... mau nanya nih" Apa Syarat2 pembuatan Rajah?udh bolak balik cari kitab 
tidak nemu.. Makasih 


JAWABAN : 
Sunde Pati 
Kalo di syamilah hal 149 juz 1 : 
alis USU Y Oly jas OA GB OG Ola Boleb Is 0G of Ramai SS 3 be jasa Alia ye WB ad Loud JU 
V Lo hang LSI Ag ops 0g Ja Jb ye Lebih Ul LSG Ls, Satiky Y Oly Lgu A Len aah Y Ody Lgouo G2» 
Y Of, Lebaia Y Of Lady» Gada Y Ola Ula Y Of Len 3 AI Ang Tan OS Of meli 33 Lebih Ol, Jitu 
Leto OS Of yag Bo yel Un yg mali Ang Up Y Ol yag Rona Usb galang 217) HAL Uguag Y UN, 


Kitab hasyiyah assyarwani alat tuhfah juz 1 hal 149 syameela : Syaikhuna aljauhari mengutip 

riwayat dari guru2nya,beliau mengatakanseseorang penulis azimat harus memenuhi beberapa 

syarat diantaranya : 

. dalam keadaan suci 

. di tempat yang suci 

. jangan sampai meragukan keshohihannya/khasiatnya alias harus mantap 

. Jangan ada tujuan sekedar mencoba 

. jangan melafadzkan pada huruf2 yang tertulis 

. harus dijaga,jangan sampai terlihat orang lain,atau terlihat binatang tak berakal atau bahkan 
terlihat oleh penulis sendiri setelah azimat tersebut selesai ditulis 

. harus dijaga jangan sampai terkena sinar matahari 


DD NB HDN— 


N 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5210 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8. ketika menulis diniati hanya mencari ridlo ALLOH semata 

9. jangan diharokati 

10.huruf2nya jangan sampai ada yang terhapus 

11.jangan diberi titik pada huruf2nya 

12.jangan sampai terkena debu 

13.jangan sampai tersentuh barang2 dari besidan sebagian ulama' menambahkan satu syarat 
lagi untuk keshohihan/keampuhan azimat yaitu jangan ditulis setelah ashar dan ada satu 
syarat lagi untuk menambah daya magicnya,yaitu penulis harus dalam keadaan puasa. 
WALLOHU A'LAM 

Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/428013510554796/ 


1761. GELANG-GELENG KEPALA KETIKA BERDZIKIR 


PERTANYAAN : 

Wahyu Hidayat Nienja Penyusup 

Kenapa ketika mengucap "Ia ilaha illallah" selalu geleng-geleng kepala. apakah ada hadistnya? 
JAWABAN : 

2 Alif Jum'an Azend 


Geleng kepala pada waktu dzikir itu bukan hal yang haram bukan makruh, namun ada dalil yang 
secara Umum justru menuntut hal tersebut. 


— 26.0. ASLI PUN ma Ae deli ea. 
dina! 3 Ie SUS Ja ed Raih oya Mall ya LS Laggudg SAI, LAI Jl 3 pay Jak oya Url Alada Load ( Jie) 
se dy AISI (Peri) $ Val ok da ya dil oh yag Male Hy yag Leyain joy Ka del ya Jay SY 

ASN 9 La Ab oa SIM, "dls dpy—101, Ol ya0 JT — Ahir day Io ya3y LI AI 0g SA gadi "Jeng" — 
Ca Ela ga Ld Ken VI) JII aya peking PARI peyang Cr PI Jah ag Pb Ap AI aa 25 NI 
Ang SA Yg R0 ad LAI, SAI GAS AN ol nada yna BANI SUYI pd dg La aa US Gde Ula aka 
oa MN oaal TA AE A3 Cab hay akang Un g Ra png Kayong Dada (UB oya NA Jie Allan 3 Tagllan Ji 
pas & Laghaa loe Wb Jaor VI Ang ools de Ilas AI GajA Y Ipda MS MY SN P3 ee eU 
AI 19 SSL 2 dlu alis JP alan VI AS3 G ae adas dg All setan Tam JAS) Is AL OB SI aye Jl 3 Lelal 
IS deg RAN) pedlg handy Ronnally AI, all 3 midly pindah Aly padi Sole) Jalla (Sa yier day laga, LI 
OYEH adas Sya SB SN Dg dah OI6 den gate Hadi AS PL aa SV D9 SU SP BU II — Jb 
HN pa | yetankh pal ya yA gery JSI) yakin ol m0 Il sky oya Saka AI yel La Jai 

2 Cak Loekman 


Ada sebuah riwayat hadits yang artinya:- "Berkata Rasulullah s.a.w. kepada 'Ali kw.: "Dengarkan 
perkataanku tiga kali, kemudian tirukan tiga kali dan aku mendengarkannya". Lalu Rasulullah 
s.a.w. mengucapkan 'La ilaha illa Allah" tiga kali dengan menoleh ke kanan pada kalimah nafi dan 
menoleh ke kiri dalam kalimah itersebutat sambil memejamkan matanya. Demikian juga tentang 
gerakan badan secara spontan yang biasa dijumpai pada saat berdzikir, hukumnya adalah boleh. 
Karena gerakan itu merupakan reaksi spontan yang wajar ketika perasaan sedang terbawa oleh 
bacaan dzikir. Lihat: Barigoh Mahmudiyah juz IV hal. 139 - 140, Mausu'ah Yusufiah hal 175. 


| Copy-paste dari http://bahrusshofa.blogspot.com/2006/09/gelengan-zikir.html |. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 521 1 | 


2 Hadiro Maut 
Tambahan : 
BUY dygo AE pang ja ag Hill Lg dl MIL YU" ojo Lor JI "du" Pray "IG" Gea RA Ill, Jak 
bab 
Kepala ditarik/dimiringkan ke kanan ketika membaca huruf "LAA", bisa dua harkat atau lebih, 
kemudian ditarik lagi ke arah semula (kiri tapi tidak sampai keseluruhan, sampai lurus dada), itu 
dilakukan ketika membaca kalimat "ILAAHA" huruf HA-nya dibaca fathah, kemudian, pas kalimat 
ILLALLOH, kepala dijatuhkan ke arah hati (jantung), demikian seterusnya. | SALAALIMU AL- 
FUDLOLA (pinggirnya KIFAYATU AL--AT@IYA) hal 108 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456082784414535/ 
1816. MAKRUH MENULIS -xo- SEBAGAI GANTINYA 3551! 
BI 
Oleh : Ust. Timur Lenk 
Makruh menulis -z- sebagai gantinya 1LoJl Wc sll 
NSP de BIS aya mati Ol adl 3 lay dal Al bo ai Ce BAN jan Ode Sah CI m3 3 ALA SBU JU 
3 Tema IAI II Mia pit make LI ya MI Sg ed. 
SIN ay Cemal Keji da dna 3 db al UUS AT) ni LS 3 Saga Ia le Uaiy. 
0 205 ya ala Yg pelangi AI lap AI Syany de peabendy Ss TAS Ce aiL OT gasngh Hii 3 sa JU 
— (las Uz— P- alis, 
Jln Lab Laga Ja prlao  AS da DASI 3 Legal AP 0 Sol pil Je tni 3 des! JB) 
— Jong aa pala Ba adit ol. 
Pada kenyataannya memang sering kita jumpai bahwasanya sebagian orang islam menulis 
sholawat Nabi dengan .«- atau bahkan hanya dengan .,- « , dan dalam tulisan latin SAW sebagai 
singkatan dari sholla Allahu 'alaihi wa sallam , hal yang demikian dikarenakan beberapa sebab , 
diantaranya karena tidak tahu hukumnya , tempat untuk menulis tidak muat , waktu yang tidak 
cukup karena tergesa2 atau sibuk , kurang tahu fadlilah dan pentingnya memnbaca dan menulis 
sholawat dengan benar dan ada juga yang karena malas menulis panjang. Adapun yang demikian 
hukumnya MAKRUH karena kurang sesuai dengan derajat Nabi Sholla Allahu 'alaihi wa sallam , 
selanjutnya mohon bimbingan para sespuh PISS KTB dan para pembca sekalian, silahkan ... 
sebelum dan sesudahnya kita ucapkan terima kasih . 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4570226876538781 
1836. KETUPAT & UCAPAN TAGOBALALLAHU MINNA 


WAMINKUM 


Oleh : Mlaku Ndungkluk 
Ketupat Lebaran Menurut Filosofi Jawa Dan Ucapan Tagobalallahu Minna Waminkum 


Dalam filosofi Jawa, ketupat Lebaran bukanlah sekedar hidangan khas hari raya Lebaran. Ketupat 
memiliki makna khusus. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa, merupakan kependekan dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5212 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ngaku lepat (mengakui kesalahan) dan laku papat (empat tindakan). 


Tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat (mengakui kesalahan) bagi orang Jawa. 
Prosesi sungkeman, yakni bersimpuh di hadapan orang tua seraya memohon ampun, masih 
membudaya hingga kini. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap 
rendah hati, serta memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain, khsusnya ridho orang tua. 


Sementara, laku papat (empat tindakan) dalam perayaan Lebaran yang dimaksud adalah lebaran, 
luberan, leburan, dan laburan. 

1. Lebaran bermakna usai, menandakan berakhirnya waktu puasa. Sebulan lamanya umat 
muslim berpuasa, Lebaran menjadi ajang ditutupnya Ramadhan. Lebaran juga berakar dari 
kata lebar. Maknanya bahwa di hari Lebaran ini pintu ampunan telah terbuka lebar. 

2. Luberan bermakna meluber atau melimpah, yakni sebagai simbol anjuran bersedekah bagi 
kaum miskin. Pengeluaran zakat fitrah menjelang Lebaran pun selain menjadi ritual wajib 
umat muslim, juga menjadi wujud kepedulian kepada sesama manusia. Khususnya dalam 
mengangkat derajat saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

3. Leburan berarti habis dan melebur. Maksudnya pada momen Lebaran ini dosa dan 
kesalahan kita akan melebur habis. Karena setiap umat dituntut untuk saling memaafkan 
satu sama lain. 

4. Laburan berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah zat yang biasa digunakan sebagai 
penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya supaya manusia selalu menjaga 
kesucian lahir dan batin satu sama lain. Hati nan putih pertanda hati nan suci. Di hari nan 
fitri ini, mari kita putihkan hati, sucikan diri, dan gapai ridho Ilahi. 


Tagoballahu minna waminkum 


Dan berikut ini kita simak penjelasan ucapan "Tagoballahu minna waminkum" yang banyak 
diucapkan kaum muslimin dan muslimat di hari raya Idul Fitri" 


Hukum Ucapan Selamat Hari Raya 
Uji dala! OS GI ade Ang UE, Ol Hedi Hat oya bad La OI lg dadi pa ey pak! Real! ya Oly 
yani HAN « 
Di antara penghormatan yang dituntunkan pada hari ied yang merupakan faktor yang sangat 


efektif untuk mewujudkan kesatuan dan kedekatan hati adalah ucapan selamat hari raya yang 
diucapkan oleh para sahabat ketika bersua dengan sesama mereka. 


Gene NS 3 Ay pa Aja cp Oya Ana Kobe Kang Atap! okay. 


Ucapan selamat ini tidak hanya berlaku untuk idul fitri saja bahkan berlaku untuk dua hari raya idul 
fitri dan idul adha. 


KAA Ng SAB dadi JET ya JET Ale ad PJ lag PPI Aas Uya Jail Unag Rol Ragil Ol 05) an 
Kibaah! ilono ala. 


Sebagian orang beranggapan bahwa ucapan selamat hari raya tersebut hanya berlaku untuk iedul 
fitri tanpa iedul adha. Ini adalah pendapat yang aneh, tidak berdalil dan tidak demikian yang 
dicontohkan oleh para shahabat Nabi. 


dadi Ay kenal 3 AI JUNI S3 


Riwayat-riwayat tentang ucapan selamat hari raya 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5213 


By SSI ditan G US ee VA ipad! Lia S3 4 Uslontaly dad Aeigal S3 Up slor JUNI ya Rab 3D m3 | 
319). 
Ada sejumlah riwayat yang menyinggung ucapan selamat hari raya bahkan menganjurkannya. 
Sebagian besar diantaranya telah disebutkan oleh al Baihagi dalam Sunan Kubro juz 3 hal 319. 
Ling lin OI Jak yani ear dal pa Oei JS Sy Lobi ala, Jb 
Al Baihagi mengatakan, “Bab berisi riwayat tentang ucapan selamat ketika hari ied dengan kata- 
kata tagabballahu minna wa minka” 
ABI) JB Eling Lin AI Jai 0 pai 1 JL. Utang Un Ah Jai CAB Ap pn IE or UU cab JB Ulun gp Mile ye 
Ling bin AO Jak 6 pad 1 JB. ling ia AI Jt alih Aas pa elang tele AN eko Al Say Cai. 
Dari Khalid bin Ma'dan, “Aku berjumpa dengan Watsilah bin al Asga' pada hari ied lantas 
kukatakan tagabbalallu minna wa minka”. Jawaban beliau, “Na'am, tagabbalallahu minna wa 
minka”. Watsilah lantas bercerita bahwa beliau berjumpa dengan Rasulullah pada hari ied lalu 
beliau mengucapkan, “tagabbalallu minna wa minka”. Jawaban Rasulullah adalah“Na'am, 
tagabbalallahu minna wa minka” 
Len A01 Jadit nii JB. Ulin Lan AI Jati SAE Aas pg AI Iyan il JB gia Yap Abg Il Aid akiry GUI Anas yel Upel 
Ytag 
Abu Saad al Maliyani juga meriwayatkan dengan sanad yang sama dengan yang di atas sampai 
ke Watsilah bin al Asga', beliau mengatakan, “Aku berjumpa dengan Rasulullah pada hari ied lalu 
kukatakan, “tagabbalallu minna wa minka”. Jawaban Rasulullah adalah“Na'am, tagabbalallahu 
minna wa minka” 
IbM pam yah gp MAL pb Rar 52 dngn AE Y Si Il BSN SAS or AA pl JB: JB gd Aam al Use. 
Al Hafizh Abu Ahmad bin Adi mengatakan, “Hadits ini statusnya adalah munkar (baca:lemah). 
Setahuku tidak ada yang meriwayatkan dari Bagiyah kecuali Muhammad bin Ibrahim ini”. 
Upi OI ppap ab Uh Tadi ye PAT Ola dal) J3 ( Gita Ga) AA Aan) Badal JB. 
Al Baihagi mengatakan, “Aku pernah menjumpai sanad yang lain dari Bagiyyah secara mauguf, 
bukan marfu namun aku tidak menilainya sebagai hadits yang mahfuzh” 


de Aly Unila! OI Iri LALU € Baya Sal Legh ya Anya Brad Ab dala Call MB Pc dna A3) 6 gala Haha 1 ol 


Kesimpulannya, Bagiyah adalah seorang mudallis dan dalam sanad di atas dia menggunakan “an 

yang berarti dari. Yang kedua riwayat dari Bagiyah itu kontradiktif terkadang dalam bentuk marfu' 

dan terkadang dalam bentuk mauguf. Sehingga hadits di atas adalah hadits yang lemah dengan 
dua sebab di atas. 

OP dl Odi Ae efalon Gb oyp MA dn AS ep Gale Uialon gg Gp AAS Gaal pal Ui JB AL Uus pal Uyerl 

JB jaya AS ot jas dya aa : 

bale SUS Xu Yg Ude ob Unta mal Lo Ulin lin AI Ja akan ajal Ae op sand JI LS. 

Dari Adham, bekas budaknya Umar bin Abdul Aziz, “Kami mengatakan kepada Umar bin Abdul 

Azizi ketika ledul Fitri dan Adha, tagabbalallu minna wa minka wahai pemimpin orang-orang yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5214 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beriman. Beliau menjawab ucapan kami dan tidak menyalahkan kami”. 
ASI Ika 3 (320 /3 Hy ita! ia SE ll AA SS amal SIS il de A3 AL an GUSI cal JB 
lg dala AN aan ai Poni oya Op al Rabah Ul aa LS HJ Sh jp AAL Legal pay ipa! AiEl Apr Lgu 
Ape Stan polish Jaten uya MAT JB. Ling lin Ol Juki Yana mein Jis Uyaony II NG 
Ibnu Turkumani dalam Dzail (baca:tambahan) beliau untuk Sunan Kubro yang berjudul al Jauhar 
al Nagiyyi “ala Sunan al Baihagi juz 3 hal 320 mengatakan, “Dalam masalah ini terdapat hadits 
dengan kualitas jayyid yang tidak disebutkan oleh al Baihagi. Itulah hadits Muhammad bin Ziyad, 
“Aku bersama dengan Abu Umamah al Bahili dan sejumlah sahabat Nabi yang lain. Jika mereka 


pulang dari shalat led sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain tagabbalallahu 
minna wa minka”. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah berkualitas 


jayyid. 
ay ga SI ES al GULA il NS El Ot ang 3567 355 ) All PLP AI dn) GUI mel UI JB — 
dell 3 Jyds Jalla Ul cal, #JU BAYI 25 op AAL YP yan dang Url jl) db yana ol AB) LS AI al es 
Sing be AI Jati 1 dlm 


Al Albani dalam Tamam al Minnah 355-356 setelah membawakan perkataan Ibnu Turkumani 
dalam al Jauhar al Nagiyy mengatakan, “Ibnu Turkumani tidak menyebutkan siapa yang 
meriwayatkan atsar tersebut. Sedangkan Suyuthi mengatakan bahwa atsar tersebut diriwayatkan 
oleh Zahir dengan sanad yang hasan dari Muhammad bin Ziyad al Alhani, “Aku melihat Abu 
Umamah al Bahili mengucapkan tagabbalallahu minna wa minkum kepada kawan-kawannya”. 


Eedba elo Ola pg yah oya HE Sola Olla 25 Azan (GI abg BII mao ab 1 3 

Kesimpulannya atsar di atas adalah riwayat yang sahih berdasarkan penilaian tiga pakar hadits, 
Imam Ahmad, Ibnu Turkumani dan Suyuthi. 

Iya Sense OS IU di op ear YP ym Alta Seal 3 Lang 3 (Op 127) SSI 3 Pl ALI JB 

Win glia AI Jati: jang memins Jha dani aga Nyi US) Al 


Dalam Fathul Bari juz 2 hal 446, al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Kami mendapatkan riwayat 
dalam al Mahamiliyyat dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair, beliau menceritakan 
bahwa para shahabat Nabi jika saling berjumpa pada hari ied mereka saling mengatakan 
tagabbalallahu minna wa minka”. 


(355 — 3540p dn) GLIYI gamdil dall pl Lal sy. 
Bacalah Tamam al Minnah karya al Albani pada hal 354-355. 
SELAI oya dag 
Beberapa petikan pelajaran 
1 Ilaei oya de Oyagis Lah SAB, Zelonuali uya bad le Urai ya. din AI oh da all ul Mes dp. 


Pertama, atsar dari Abu Umamah menunjukkan betapa besar antusias para tabiin untuk belajar 
dari para shahabat dan meneladani amal yang dilakukan oleh para shahabat. 


2 | yA y0 La Gara CA Jay Pln OS 1 di og mer dgdye pelan dala AN bo adl elu ya orey Jay 
Jais Aaut Of 9s Uda Kuba .. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5215 | 


Kedua, atsar dari Abu Umamah dan dari Jubair bin Nufair menunjukkan bahwa ucapan 
tagabbalallahu minna wa minka itu dilakukan oleh sejumlah sahabat, bukan hanya Abu Umamah 
al Bahili. 


3— All IL ya HL pailg Hery as OS Ja doi. 
Ketiga, ucapan ini diucapkan sepulang para sahabat dari shalat ied. 
A— Iis AI pa Ni UP AO Jgn Clone OS JB ai oya mer dal) elor US all ya Sir OI US Ol, 
Lin glia Al Jatsi jang ee-ias. 
Keempat, ucapan tersebut diucapkan oleh para shahabat pada hari ied sebagaimana dalam atsar 
dari Jubair bin Nufair. 
Penjelasan Para Ulama tentang Ucapan Selamat led 
bg SS Bila Bae POP Gill Rina Ae SA Lag ll 3 Aang Ja 3 deng AA d3 er cp (OI Ta Ji AI 
sraserle Ugal 8 Ja La REI 3 Joel ad OS IN SV pl Oki GO del Ja capai. 
Ibnu Taimiyyah pernah ditanya, “Apakah ucapan selamat hari raya yang biasa diucapkan oleh 


banyak orang semisal “led Mubarak” memiliki dasar dalam agama ataukah tidak? Jika memang 
memiliki dasar dalam ajaran agama lalu ucapan apa yang tepat? Berilah kami fatwa”. 


led MUS Ay celaka Al dlonly seling Lia AI Jt 1 Aga 2D Ang deh ISI jamal megang Jis Anal ayu Ang Lol 20 del 
Onby JS RAY Ah gann 4 Ai glaia NS AAI Helena uya Aib 2 Ce) J3. 

Jawaban Ibnu Taimiyyah, “Ucapan tagabbalallahu minna wa minka atau ucapan ahalahullahu 
'alaika yang dijadikan sebagai ucapan selamat hari raya yang diucapkan ketika saling berjumpa 


sepulang shalat hari raya adalah ucapan yang diriwayatkan dari sejumlah shahabat bahwa mereka 
melakukannya. Karenanya banyak ulama semisal Imam Ahmad membolehkan hal tersebut. 


Pagal ta Gali Reg slam lal 6 el Ke Alya OY SUS) 4 rol Ae padan Op « laeet Goat Y UT aa JB II 
ag KU Ul ya Yg 6 US « 

Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, “Aku tidak mau mendahului untuk mengucapkan selamat 
hari raya namun jika ada yang memberi ucapan selamat hari raya kepadaku maka pasti akan aku 
jawab”. Beliau mengatakan demikian karena menjawab penghormatan hukumnya wajib 


sedangkan memulai mengucapkan selamat hari raya bukanlah sunnah Nabi yang diperintahkan, 
bukan pula hal yang terlarang. 


delay : B9d3 Alb AS J3 yag € 2 3AS Alb Alah ad. 

Siapa yang memulai mengucapkan selamat hari raya dia memiliki teladan dari para ulama dan 
yang tidak mau memulai juga memiliki teladan dari kalangan ulama”. 

(371vpl 2g ) ad SI S gladi 1 (233 / 24g) doa Oo GS yudi €3. 


Perkataan Ibnu Taimiyyah ini ada di Majmu Fatawa jilid 24 hal 233 dan di Fatawa Kubro jilid 2 hal 
371. 


dia Ii dala ya 4 Eling Len AI Jai nil gia ob Y, (1002| Lg) Je ole GA Am) dab Obyo al JB 
SAI 1 Aly 6 Rab Ul ye eladi Jatagn 64 eU Y JB cai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5216 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu Dhawayan al Hanbali dalam Manar al Sabil jilid 1 hal 100 mengatakan, “Tidaklah mengapa 
mengucapkan tagabbalallahu minna wa minka. Demikianlah yang ditegaskan dalam mazhab 
Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, “Ucapan tersebut tidaklah mengapa diucapkan. Para 
penduduk Syam telah meriwayatkan atsar tersebut dari Abu Umamah dan dari Watsilah bin al 


Asga”. 
Cena! 2 le AMS Ang (2097 Lp) 3 Ida H5 an 3 Jarak al 3 daa, SESI Elo meal JB 


Syaikh Shalih al Balihi dalam kitabnya al Salsabil fi Marifati al Dalil jilid 1 hal 209 mengatakan 
setelah membahas shalat dua hari raya mengatakan, 


Ad AS Y SAI SNSII oya (Heat Jain yA UG, Liang Cepat all Atap Ga Y 1 ALS « 

“Boleh hukumnya mengucapkan ucapan selamat hari raya dengan ucapan yang beredar di 
masyarakat asalkan tidak ada unsur yang terlarang dalam ucapan tersebut”. 

PU IE AW Of syg be — ang cal — pa U Jang 1 JB cma PLAY dai AU gl UII ema S3 

atngd Ton Aj) A3 LIL gp AS Ie dl SU Ug . Ula 4. 

Setelah itu beliau menyebutkan hadits Watsilah dan Abu Umamah ditambah ucapan Imam 

Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, “Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya ucapan 

selamat hari raya adalah riwayat yang berisi ucapan para malaikat kepada Adam setelah Adam 


berhaji, “Moga jadi haji mabrur”. Dalil yang lain adalah ucapan selamat yang diberikan oleh 
Thalhah kepada Kaab bin Malik ketika Allah menerima taubat Kaab. 


ol. Bo yi R3 3 dil Ul all Uleg: (OLI, INA Ale JG, 
Demikian pula, ucapan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam kepada Ubay bin Kaab, “Moga ilmu itu 
menjadi suatu yang mudah bagimu” dalam sebuah kisah yang terkenal”. 
dadi Ay kep dal S3 BI JUNI SS : 
Riwayat yang melarang ucapan selamat hari raya 
Ay MB dg ob MS Om. 
Tidak ada satupun riwayat yang shahih terkait hal ini. 
ea Yy MIS ALS 3 pa Lada Syy IBy (320-319 | By 151 anal GI AN) rita! JB 
Al Baihagi dalam Sunan Kubro juz 3 hal 319-320 mengatakan, “Terdapat hadits marfu' yang 
melarang ucapan selamat hari raya namun hadits tersebut bukanlah hadits yang shahih”. 
Jab S3 JBL King Un dh Jai ada 3 ASI Ja ya AI Jyary Ella 1 JB Kaali yr BoL2 lema! Jl oli Gl 
MS UeLSI Jah. 
Setelah itu al Baihagi membawakan hadits dari Ubadah bin Shamit, Aku bertanya kepada 
Rasulullah tentang ucapan yang diucapkan oleh banyak orang ketika dua hari raya yaitu ucapan 


tagabbalallahu minna wa minkum. Nabi bersabda, “Itu adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani”. 
Nabi shallallahu “alaihi wa sallam tidak menyukainya. 


Sudi JB. ega Kia — EA Ida gg) opal Iler JI AH Tan op JUL Ae 1 Fita JU 


Al Baihagi mengatakan, “Salah seorang perawi hadits di atas yaitu al Khalid bin Zaid adalah 
munkarul hadits”. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5217 ) 


US oo jig HS Lia) Aealyy Joel oya Liaup Aid el ya VI, p AI Jal Je Ngak y Rinadl (3 Lelah OLS Ofg 0 dl op mai Ag 1 al, 


Di samping itu di dalam sanadnya juga terdapat Nu'aim bin Hammad. Meski beliau adalah 
seorang imam dalam sunnah dan seorang yang keras dengan ahli bid'ah, beliau dinilai lemah 
dikarenakan beliau sering bersendirian dalam meriwayatkan riwayat-riwayat yang munkar. 


GTA A9 CAN JUS Aib ya ya BU Aang SL ya ani ya JS Sania Sab Eeyad Ia UG la day 

Cebd 3 Leto) yen Ang) Sonia . 

Berdasarkan uraian di atas maka hadits di atas adalah hadits yang lemah dengan dua alasan. 

Pertama kelemahan perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad dan al Khalig bin Zaid. Kedua 

riwayat tersebut bertolak belakang dengan berbagai riwayat lain yang shahih yang menunjukkan 
dianjurkannya ucapan selamat pada dua hari raya. 

Ang Jab 3 ia Tell! ol gt Hilal 3 Wi Cell ya Ia dala : ——— « 
Kesimpulannya, yang benar ucapan selamat dengan tagabbalallahu minna wa minka adalah 
perbuatan yang disyariatkan karena telah dipraktekkan oleh salaf, terlebih lagi para shahabat. 

BT AT 03 adil NYI RI 2 Y ya Al) and Lag. 

Inilah yang menjadi pendapat para ulama yang perkataan mereka telah dikutip di atas. 
Ane pl UPI lee Uya jail! Alay Kg 2 Ja Ulun : 
Apakah ucapan selamat hari raya hanya berlaku untuk iedul fitri saja ataukah untuk semua hari 

raya? 

aa Jp 0nd Oo Jaillaan Arigl pelat S3 dh lai Lah Ora abal ye AT al laa Ca Yy cmd 
3 IV, 
Tidak ada hadits marfu' sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau atsar dari shahabat 


dan tabiin-sebatas pengetahuan kami-yang menyebutkan bahwa ucapan selamat hari raya itu 
hanya berlaku untuk iedul fitri saja. Bahkan terdapat riwayat yang sebaliknya. 


AAS Gp Ll Uilakon Kaya Gt AAS Galant bitakon Bas AI As yah Upeet (319 pl 3) SH dita GI eita! JU 
(oa I) yA Ae or aa Ji US JB aja yr yag dya pal ye Jd (Dadi dis Lido dion op Ai Uut 
Lake WS Su Yg Lado dd Urin AI palu Say lan AI Jas. 

Riwayat tersebut terdapat dalam Sunan Kubro karya al Baihagi pada juz 3 hal 319. Dari Adham, 
bekas budaknya Umar bin Abdul Aziz, “Kami mengatakan kepada Umar bin Abdul Azizi ketika 


ledul Fitri dan Adha, tagabbalallu minna wa minka wahai pemimpin orang-orang yang beriman. 
Beliau menjawab ucapan kami dan tidak menyalahkan kami”. 


Ceba YI DAY Ong rae denga Y MY) UPI Jail lag yag pdl 3 ae Ld Spa salad 3 Hal Jia 
La ya 


Dua ied dalam riwayat di atas tentu maknanya adalah ied yang dikenal dalam syariat yaitu ledul 
Fitri dan ledul Adha. Tambahan lagi tidak ada dalam Islam dua ied tahunan kecuali dua hari 
tersebut. 


AI NBYI oa Ai Y Gb aya Jai Aas o nail OLS jg 4 sekali LO Ob 3 la Sh anal S3 oa JS Ub Lal, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5218 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cook! is Cndg abi akad Tgal e 


Di samping itu bahasan tentang ucapan selamat berupa tagabbalallahu minna wa minka 
disebutkan oleh para ulama dalam bab shalat dua hari raya. Andai yang diinginkan hanyalah iedul 
fitri tentu para ulama akan menegaskannya agar penjelasan mereka tidak dipahami dengan dua 
hari raya yang dikenal oleh kaum muslimin. 


bila at Lali GA II aji pelan! Uglad Bol2 Way lor Laga JS) KY ay fail As om Bill eny Lo Ji 
V3 3 PB Lgi pa HI Ida Up slow, Koni 


Demikian pula, dengan alasan apa kita bedakan iedul fitri dengan iedul adha padahal masing- 
masing dari keduanya adalah hari raya yang datangnya setelah sebuah ibadah yang dikerjakan 
oleh seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Mengapa ucapan 
tagabbalallahu minna wa minka hanya dikhususkan untuk ledul Fitri tanpa ledul Adha? Selain itu, 
bacaan ini tidaklah berasal dari Nabi namun dari para shahabat. 


| Sumber : http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t:14987 dengan peringkasan. Artikel 
www.ustadzaris.com | 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/464098860279594/ 
1869. KEUTAMAAN DZIKIR BERJAMA'AH 


PERTANYAAN : 
Wawan Sule Kamikaze 


Assalamu'alaiku warahmatullah saya mau tanya ustad..? Mana yang lebih utama berdzikir sendiri 
dirumah dari Pada berdzikir berjama'ah seperti tahlil dan sebagai nya trimakasih. 


JAWABAN : 
Aslim Tas'ad Sie Pengajian 


Kalo dalam kitab AL MINAHUS SANIYAH lil imam 'abdul wahhab as sya'roni, pada penutupan 
akhir kitab ada cuplikan dari imam ghozali, kurang lebih begini : dan hasyiah ibnu 'abidin juga ikut 
Kata APA) Sig cam laYI SI (JI ANN Alay dasi M3: (Rolani! aa lai AI JSI Ginga  Ainila  Upadle Gal Ata JB 
CAB (ale Aclan!! S3 CAS saat jl Aga Cg) oya JSI el sell aya Jati Aollan ad pall STT UI LSB JB Keladi US 3 Jatall 
2631. 05 5la "sale 0d Asia) Pam 3 YAKE 3 ya KAI Kamal di) A6 Ssi amal, 
“Imam al-Ghazali membandingkan antara berdzikir sendiri dengan dzikir dalam kelompok 
sebagaimana adzan dari seseorang sendirian dengan adzan dari suatu kelompok orang. Ia 
berkata, “Sebagaimana suara dari sekelompok muadzdzin akan menjangkau lebih jauh daripada 
suara seorang muadzdzin tunggal, demikian pula dzikir dalam suatu kelompok memiliki efek lebih 
besar dalam menjangkau hati/kalbu seseorang, dalam menyingkapkan hijab tebalnya, daripada 
dzikir oleh satu orang”. Cuma saja imam as sya'roni mengkoyidi : selama tidak mengganggu orang 


tidur / solat / baca al guran 
M3 0 ya laut 3 anluall Ad Aolan (oles AI SI Cnlantul le (ilS 3 Cilu pLalell meml Kl pil sai Aidil (Usa! JB 3 
2081.” AE AL ya cela (sama! Ala) (ARA) SSB yok yA US cu sen gl Usa gl Gili le JSAIL pa yaa Pagi Ol YI 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4658143967747071 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5219 ) 


1870. PERIHAL TULISAN " MARHABAN YAA RAMADHAN " 


PERTANYAAN : 
2? Danar Khalafi 
Assalamu 'alaikum wr wb, nderek tanya sedulur kemarin saya mudik lebran . di sepanjang jalan 


masih banyak spanduk " Marhaban ya Romadlon " kenapa kok mesti Marhaban ya sedulur ? 
Mohon dimaklumi kekurangan saya . Matur suwun 


JAWABAN : 
2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 


1. marhaban : selamat datang 
2. marhaban : nemu Siro ing kajembaran. ( fathul barri ). 
Ya 578 (asa: ) 535 Wa ayal ) SS, (3 SA ysba ILawial . "as Way. - J Is IWa ala sada ayal "3 
IV mn ani ia" Aya" Naa yaa ga Aj Wa ls : al, Ilawaa ) « 
SA Ra Kaetle al ya glnad (5 BaJag ain JA Is din sad Y al, 


Menurut imam farro, MANSUBUN jadi masdar dan di dalamnya terdapat makna doa. Giila ( dari 
mayoritas ulama ) menjadi maf'ul bih yang amilnya dibuang takdiruhu : lagiita rohaban ( engkau 


bertemu kejembaran ). 
Yap JII ALA ol) aglLantusl 8 ASI Jail | jidat ceng SI CLS pal Gal Slal, Cin ya tesla Sl cyas: 1/ 148 — 149J: « Asas A3 
Oam ya Yan JAS IS LS Kala 3 SID Cum) Uya 


(imam sibaweh ) 


Link Asal : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/465876253435188/ 
1885. DO'A PINDAH RUMAH 


PERTANYAAN : 
Abdullah Afif 


Assalaamu'alaikum warahmatullaah. Kawan, Ada yang inbox : Do'a pindah omah niku mendete 
saking kitab nopo ? Ada yang tahu...... Monggo..... 


JAWABAN : 
2 Hakam Ahmed ElChudrie 
JA yi Gdlan 
PATIN YAA NP, Ob OT BIA LI TV) ito ab oa Se ira GA) Oa ah ya 
Kn EA AN YA AA er AN ga ag oa sah 
BY ab dan BI Aa 3 SB JA Aa 9 AA pa ja SY ali pakikan bip de Ug0 Ol letnola Kat cita 
AAU GAN TAN la GL panda Y Utah op Ip I Oap Waah Je 
PAN SA Bean ES IE Ud pa 3 GB mk Si LA 
? Iben Noel Mubarok 
Majmu' imam nawawi juz 4 hal 197 : 
J5 oa His (ng dala AI ala AI Iyan Kang SU Lapis Al any HS at gp Hey L Ya Ip IS di Of an) 
dan Ol BUS SA ega JA SP Sg pt | (ISL PA ya SL II SLS Sel 2GP Yu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5220 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/4705341963027271 
1887. KAIFIYAT DAN AMALAN SAAT ZIARAH 
ROSULULLAH SAW 


PERTANYAAN : 
Cah Angon 


Alhamdulillah udah diundang kemari sama mbah yai Timur Lenk matur terimakasih, sekalian 
mohon nanya apa saja amalan yang bisa kita kerjakan nalika berziaroh ke makam & masjid nabi di 
madinah, billahi tawfig wal hidayah ... 


JAWABAN : 
Timur Lenk 


Kaifiyat dan Amalan saat Ziarah Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam dari kitab Al-Adzkar An- 
Nawawi halaman 174-176 : 


abi aan AI Jegany Bj dl denga Ol ye IS Giaa al dal AS ST lag dala AI ala AN Jay HA Bob SE 
Sbb Jadi) cum Getoly SAI at uya lang dal ASI aan jay OB KEP Il dip DUS OS yan kung Ale 
Ketika akan ke madinah memperbanyak baca sholawat sepanjang perjalanan : 
db 3 eny le All duo dala HLAI a AT Bj Men Isis 
ketika sudah dekat dengan madinah semakin diperbanyak baca sholawatnya 
Alang Aale AI (ho dala pakai y Blu! ja 21) UM Bag lay eni Jomit le 2 an ay ie 
berdo'a kepada Allah agar ziarahnya membawa manfaat dan menjadi sebab untung dunia akherat 
Jade Us ida Dls (euy Aas AI ee ejaan Ol Als dil Jl: 
ini bacaan do'anya 
Ur d AE tb Jai BAU Sp La pelag ale ale BLS Si 3 Aj Un Ai dea ai 
dab 
ketika akan masuk masjid berdo'a dengan do'a masuk masjid 
SESI Jl 3 olin3 AB) tetorlladl BL Syed da2 Ags La Jgkil ata demak! Ips SL Uye 
setelah sholat tahiyyatul masjid mendatangi makam Rosulullah dan memalingkan kiblat , lalu 
ucapkan salam kepada Baginda Nabi , jangan terlalu keras 
Ayo da Tabtia pan yA dar oya CN NP de AA pt) dita MU pl Jl Amma Jo Isis 
Oya: 
ini ucapan salamnya: 
(ALA ala laa 6 Olla LAN Tadi Can Alia (LAN Naila ya AI Has U le MA Ip 4 Se pa 
BU Sala Ala Sah Sit aga #iooLal Aa ina de Oka Jaly Uklocoly SAT Je) Ole Audi Pom 
sal 1 Nang Ga La Tile dll Wb KAN enda" 


jika ada titipan salam dari seseorang buat baginda Nabi disampaikan 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5221 | 


JB pekan pake AN (ap ASI Segan y Se (dk It alay J8 OLS Ol: 
ini lafadznya: 
DN ya OB ya AI Iga Lele (dl! 
kemudian mundur kearah kanan lalu ucapkan salam kepada sayyidina Abu Bakar 
Sei dp elu eta Ilahi sa ala At 
mundur lagi , lalu ucapkan salam kepada sayyidina Umar 
Laga AI ab jae de Pl PT Lea la Ht 
kemudian kembali ketempat semula ia menghadap Rosulullah 
lay tee Ik Jpg ny IG IN aa dl ma 
kemudian tawassul dengan baginda Nabi 
Jb) Bawa dy Jl ian Candi Go G4 Jos 
kemudian berdo'a untuk diri sendiri , orang tua , teman2 , para kekasih tercinta dan umat islam 
dan memperbanyak do'a disitu 
AAS) Agt Op cenakad! Aly dal Syamel yag delay Aelonnaly MMI damkih yeda ye 
memperbanyak baca tahmid , tasbih , takbir , tahlil dan sholawat 
Sp K3 Hug tele de IN Iyaag Je Jas alan 05uy nyang Ibas AI Lab Sg yddl HS! lia ay 
Vs 
lalu mendatangi Roudloh yang berada diantara makam dan mimbar serta memperbanyak do'a 
disitu 
na Gaby Bra Gl pdam GILA puan Lay Ati 5/492 Lah lol aya KB Cl HE om Leg al Fe 
sh! Pep Kasi Going GP ia UU palang Ala AI aa AI Iyan ye". 
ketika akan keluar madinah disunnatkan pamitan dimasjid dengan sholat 2 roka'at , berdo'a lalu 
mendatangi makam Rosul lagi , ucapkan salam , berdo'a lagi , serta pamitan dengan Rosulullah 


dang YP pl US plangi pN Ie Pe L, yaay (ERA Bonai nya Ol Sui ian 9 Lepai! ya Hye all Ika 
Jing hay Ade AI Ole (adl (dye: 
ini do'anya : 

Aa Ja ai HS Ia SI SAN 9 TS CL Ga LAN pa Yi pa 
Seat LL If ri ena Us AN, 

selesai TAP 
Ld Tek 3 hate Led SUS Tika Ii Tea Jalal Ujar Leah OLS Oly Gay LAN IST oya Ana AI ai Lal Ni 
asal SO 3 bill Ong Lia pa Ol caselal Lai Ol Ilusi ASI AN yag Abis. 
Ran yA Ay pa pet Ay CHAT & yag LL ja ASI AA Gilaey La Wall LSG emas Aj 
kawandl ag dad ll 3. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5222 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ia AN nas TAN Jang Lo Eee II HJ Gale Alomd pang dala AI Alan ai ad Ae Ldr LS HE ye) 
Wat 28 (65) Lane UAN Ia Idi pd ikal AN Ng jika Ber meal Igadb S) mel 3” adah 
ES CU Spam oya lah" aisl UI Uda Uya Gee dya La Pen di Ola United pa Tita 
KAI elang dal Ab Jha aa Lah Gelas peak LB pil PJB AS Sel Ady Hill ah "ISL ay sad 
SM kete Ld da? 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/470713512951462/ 
1893. AMALAN DIBERIKAN KECERDASAN MELEBIHI 


LAINNYA 


PERTANYAAN : 
Hanna Widi Setyorini 


Assalamualaikum wr.Wb... Maaf mau tanya doa dan amalan untuk menghadpi ujian nasional.. Biar 
di bri kmudhan saat mengerjakannya.... Adakah yang tau..? Syukron... 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
AMALAN DIBERIKAN KECERDASAN MELEBIHI LAINNYA 
1. 

JP ih (DT) HA Iya Salin Jl (26) erat IP jang (25) Genit TIM 5 (28) 
ROBBISY ROHLY SHODRY WA YASSIRLY AMRY WAHLUL 'UGDATAN MIN LISAANY 
YAFAOHUU @OULY (3X) AS. THOOHAA 25-28 
2. 

TO) GAN Wa Sa EA le UR Ae Wa 

FA FAHHAMANAAHAA SULAIMAANA WA KULLAN ATAYNAA HUKMAN WA 'ILMAN WA 


SAKHKHORNAA MAA DAAWUUDAL JIBAALA YUSABBIHNAA WAT THOIIIR (1x) AS. AL- 
ANBIYAA 79 


“ Dibaca setiap mau belajar dan akan ujian 

3. kalau bisa setiap malam jumat baca surat al-Kahfi 3 kali dan bila sampai pada ayat : 
FAWAJADAA 'ABDAN MIN "'IBAADINAA AATAINAAHU ROHMATAN MIN 'INDINAA WA 
'ALLAMNAAHU MIN LADUNNAA 'ILMAN. (al-Kahfi ayat 65) 


diam sejenak, pejamkan mata dan memohon "YA ALLAH BERIKAN AKU JUGA ILMU LADUNNI 
SEBAGAIMANA YANG TELAH ENGKAU BERIKAN PADA HAMBAMU-NABI KHIDHIR 'ALAIHIS 
SALAM" 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/380804058609075/ 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5223 


1927. BACAAN PENGGANTI SUJUD TILAWAH 


PERTANYAAN : 
Bang Toyyib Aja 


Assalaamu 'alaikum wr wb. badhe tanglet.Nyuwun pencerahanipun. Biasanya di kampung saya 
ketika ada khotmil GUR.AN atau sedang membaca AI-GUR.AN dan pada saat sampai pada Ayat 
AL-SAJADAH kami tidak melakukan sujud TILAWAH melainkan di ganti dengan membaca 
"SUBHAANALLAH WALHAMDULILLAH WALAA ILAHA ILLALLAH" sebanyak 3x. Adakah dalail 
yang menganjurkan membaca kalimat "SUBHAANALLAH dst..." sebagai ganti sujud TILAWAH? 
Syukron sebelumnya- 


JAWABAN : 
? Muhammad Mujtahid Muthlag 


Alternatif penggantishalat tahiyyatul masjid -meskipun dalam kondisitidak hadats- dapat juga 
dijadikan sebagai alternatif pengganti sujud tilawah atau sujud syukur.Alternatif pengganti tersebut 
adalah membaca zikir : subh anallahwalhamdulillah wa laailaaha illallahu wallaahuakbar. 
| Hasyiyah golyubi 3/150 syamilah |. 


? Hanya Ingin Ridlo Robby 
UP 33 Vj dab Up AT BN Up Aj Up RSI AI Ole MA ol JB JAS Ulah ya Kam | 0088) JL 
Had di du 
Kalu tidak mungkin melakukan sujud tilawah karena kesibukan maka berucaplah 4 x 
Had dau V3 UV Jb Up TG Bj Ip boa 
Bukan 3 x tetapi 4 x seperti juga difathul mu'in. Wallaahu A'laamu Bis Showaab 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/480925338596946/ 
1994. DO'A DIAWALI BASMALLAH - SHOLAWAT TIDAK 
AKAN TERTOLAK 


PERTANYAAN : 
Zaine Elarifine Yahya 


Assalaamu 'alaikum. ".. laa yuroddu du'aa-un awwaluhu bismillaahirrohmaanirrochiim.." doa yang 
diawali dengan membaca basmalah tiada akan pernah ditolak.. mohon dijernihkan, apa benar ini 
hadits?mohon diuraikan..trims. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
". Jaa yuroddu du'aa-un awwaluhu bismillaahirrohmaanirrochiim.." 


APN AN map EP UJI JB yaa oil 9S KP or Aan ey #egaledl oa YAN OLI IE) Geber 
Al Ie Aa de Sih oa, Pa yaaa! Jl Bel gag DAN Us Ia Lia dg garda Dll ale Da up Olaalu (ds 
ISI Bsd! ad UE la galah Laga, ISI 6 peang Aale Al Cako BI Syur Je Uas Las LG Ojo 2 yo alay ade 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5224 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


HA le dy yan JSI LAI Ealaomd NS ya SB Lead Lag cola JS oya RELASI Ga Ula clay JL La jasa 
PN AI. 
1/477 1 Ola 

? Masaji Antoro 


Melengkapi Ta'bir yang telah di bawakan yai Afif... "Telah datang dalam Raghaaib al-@uran milik 
al-Habiib as-Salmy, dari Sa'id Bin Jubair dari Ibn Abbas ra, ia berkata “Pertama kali diturunkannya 
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM pada Nabi Sulaiman Bin Daud As terbukalah dunia dan para 
Malaikat merendahkan diri, ialah bacaan penduduk langit, kemudian ia diangkat dan diturunkan 
pada Nabi Muhammad SAW dalam surat an-Naml, maka ia menjadi pembuka yang agung bagi 
Muhammad SAW, maka saat kalian membacanya perpanjangkanlah karena ia adalah yang mulia, 
saat kalian menulisnya maka bacalah karena ia adalah penawar setiap penyakit, dan sebuah 
pembicaraan tidak diawali dengan selainnya, maka ia dijadikan pembuka setiap yang samar, dan 
tidak tertolak doa yang permulaannya BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM”. | Lanhah al-Anwaar 
1477 |. 


484 17480 2 NN Id. Lol yA AI md Ag elo 2x Vjielay Ale AI ale el JB, 
Nabi SAW bersabda “Tidak tertolak doa yang awalnya adalah 
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM”. | Lanhah al-Anwaar 1/480-484 |. 
2 Abdullah Afif 


Apakah benar ada hadits yang mengatakan bahwasannya doa kita akan menggantung antara 
langit dan bumi ketika kita berdoa dengan tidak disertai sholawat ? Hadits mauguf diriwayatkan 
oleh Imam Tirmidzi dari Shahabat 'Umar ibn Khaththaab. Sanad dan matannya sbb: 


OS GP mai gi Aan P Sea IA al ya Ja or ea Urat ilahi Sl elus op Ola dd yah Lo 
Aly Ala ala asi de laa Gaon ea Ain Annas Y PNY slam! Uu iya slow Of: JB cpladl 
INNADDU'AA'A MAU@UUFUN BAINASSAMAA' WAL ARDHI LAAYASH'ADU MINHU SYAIUN 
HATTAA TUSHALLIYA 'ALAA NABIYYIKA SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM. sesungguhnya 
doa berhenti antara langit dan bumi, tidak naik darinya satu apapun sehingga engkau membaca 
shalawat atas Nabi engkau -shallallaahu 'alaihi wasallam. Wallaahu A'lam. 


Sumber: Sunan at Tirmidzi juz | halaman 303, cetakan ke II tahun 1403 H - 1983 M, Daar al Fikr / 
juz Il halaman 356, maktabah syamilah 


Sumber link:http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-56&ID-360&idfrom-880&idto-887&bookid-56&startno-2 


dan:http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-79&ID-41&idfrom-1833&idto-1872&bookid-79&startno-19 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/482993258390154/ 


2026. JUMLAH PENGULANGAN TAKBIR HARI RAYA | DUA 
/ TIGA KALI 


PERTANYAAN : 
Jagal Kambing Musiman 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5225 | 


Mau tanya para ustadz N para kyai: Takbir hari raya itu ada yang dua kali ada yang tiga kali. Yang 
bener yang mana sih...??? Kanjeng nabi mencontohkannya yang dua apa tiga...??? 


JAWABAN : 
Abdullah Afif 


Benar semua. Hanya saja Imam Syafi'i dalam kitab al Umm memilih tiga kali, sementara dalam 
gaul gadim dua kali. Dalam Kitab Majmu' 5/39 diterangkan: 


Bb ag Cam pasal, Ad AAN ami Sya petai ya Kia EL ALAN AL Tn H3 Ti 


AA dn oa 05 Pat Wa UB A3 TS ala Se) Obi 


Sifat takbir yang disunnahkan : ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR (3 x) ini 
yang masyhur dari nash-nash Imam Syafi'i dalam kitab al Umm, al Mukhtashar dan yang 
lainnya.... Pengarang kitab at Tatimmah dan yang lainnya menceritakan gaul gadim milik Imam 
Syafi'i, bahwa dia bertakbir dua kali. Dia mengucapkan : ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR (2 
X) 


Takbir tiga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dalam Sunan al Baihagi al Kubra 3/315 : 
KA yA da si Gi Jt Wa ge Gt Angan Ui Ole gg daan al Urat AA ajo ox K4 al Uarl 
Ii ed Pa Ab shd KA Ab al ANU ya AS al ge uKe 
Di aa UB Kg Ae gi Pb P3 TP SA ay Wii US ja Wp NIS Uas eta an Ai 
Syah andi &. 


Sementara takbir dua kali diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 
21167 : 


AE db ana Ul eat an ae Pep Boa dp laga ya Ga Haa 
KA, ali Sad, ada 3. 
Wallaahu A'lam. 
Takbir tiga kali juga diriwayatkan dari Salmaan. Dalam Sunan al Baihagi al Kubra 3/316 
Ola ag male ya yaaa Urat BJ ae Wb ay. pat 0 Pan Aisal Jploal Ui Oa op god Pe PAN 
as ai Dab: ng SIB beng den AI 35 Oak DS : JG Kama Ilaie Gl ye 


sh dari Abu Utsman An Nahdi, berkata : Adalah Salmaan radhiyallaahu "anhu mengajar kami 
bertakbir. Beliau berkata: Bertakbirlah, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR 
KABIIRAA. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/490529880969825/ 


2118. DO'A EMPAT BULAN KEHAMILAN KANDUNGAN 


PERTANYAAN: 
Pelangi Jingga 


Afwan maw tanya : apa langkah konkret yang harus dilakukan dalam acara mapati (usia 4 bulan 
kandungan) ? syukron. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5226 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN: 
2 Timur Lenk 
e Nabi Ibrahim pernah berdo'a 
SEL pd aw) 
Robbi hab lii minassholihiin , maka Allah mengabulkannya dengan lahirnya ptranya yaitu 
Nani Ishag bin Ibrahim . 
e Nabi Zakariya berdo'a dengan 
SA pe calg bp WE 3 
Robbi laa tadzarnii fardan wa anta khoirul waritsiin , maka Allah mengabulkannya dengan 
lahirnya putranya yaitu Nabi Yahya 
Sea Hate LI daa da3 ba ya IKA Ko) 
Robbi hab Iii min ladunka dzurriyyatan thoyyibah innaka samii'u ddu'aa' 


e Nabi Zakariya 'alahissalam ketika istrinya hamil mendapat perintah agar memperbanyak 
dzikir dan membaca tasbih diwaktu sore dan pagi 
IT (EV ESL gama La Ily SA Nay VI et BD Gal AG Y at JB AT I Jar 0, JB) 
216: IA: 01x 
e Kalau ditafsir Baghowi yang dimaksud tassbih adalah sholat 
SI Kg Il gni Sl Cm Le Gain CN Pemmdk SLAN 5 Jad (JRYII Led emang NS Eh, SS 
Pel Il Pai 2D UM ENY 4 Cabai DL many sebal INLO (eae ding 
2 Soesilo Bambang Yudhoyono 
Disarankan membaca 9 macam surat Al-Guran : 
1. yusuf 
2. alkahfi 
3. maryam 
4. yasin 
5. wagi'ah 
6. tabarak 
1. annaba 


8. Innaa anzalnaa 
9. al ikhlash 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4929005607327571 


2121. BERDO'A DENGAN ISMUL A'DHOM 


PERTANYAAN : 
Xaegul X-friends Anttii Khomerr 


Asalamualaikum. Para ustadz. mursyd maupun murid. Seperti apa do'a ISMUL A'DZAM dan apa 
manfa'atnya Wasalamualaikum 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5227 ) 


JAWABAN : 
Mbah Godek 
EA ane bj 
Wa'alaikumussalaam, dikatakan bahwa YA HAYYU YA GOYYUM adalah ismul a'dzom 
(22 P1 dy SI III ISI mali! ul 
JM PIA) HA Pi 
Odang MAN "AU JAS (SI edi oleng daa Uda (ALA Comel le 2 JL 4 iga Ul pr ka 
(180: BII LES LA IP : dw dp. 
KUN JAS day dala Ba ca $ 4 O promil 9 Ka 
Sebagian dari ulama yang menegaskn asma' Alloh ada 100 adalah albaihagi, beliau 
berkata asma' Alloh ada 100 pas dengan jumlah derajatnya surga dan asma' yang 


menyempurnakn 100 adalah "ALLOH" dan albaihgi mengukuhkannya dengan firman 
ALLOH dalam surat al-a'rof ayat 180 : 


PA YA TEA 
Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka yang 99 adalah sifat milik Alloh dan itu adalah 
tambahan pada diri-NYA maka jadi sempurna 100 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktp/490710667618413/ 


2173. HUKUM BERDO'A MEMINTA MATI 


PERTANYAAN : 

Ezzy Batik 

Apa hukum nya ( berdo'a) meminta mati ?? 
JAWABAN : 

2 Abdurrahman As-syafi'i 


Hukum mengharapkan mati adalah Makruh, bila tidak karena takut fitnah akan agama, terkecuali 
bila ia berharap mati syahid, ingin cepat bertemu Allah, ingin mati di tanah suci makah maka ini 
disunahkan. 


LSI Boleh pad da NIS 9 ea VI 9 (or BS SN) A3 mai IL aka Se (LI 
YAA ES Sa IL aa De Wi TP Ida y Elo jbr JAS Guji aa j AI sll 

2 Sunde Pati 
dd BA Ale IL aji yong OLI dp ed MI ah Aa, ol 


Bab menerangkan tentang kemakruhan mengharap kematian karena adanya kerepotan/musibah 
yang melanda manusia dan bolehnya mengharap kematian jika takut kena fitnah pada agamanya. 


PP opa HI Saka niat pekan y Aas AI la call JB JB die JS AI Cb) il 9S elang Gel puma 3 Layua 
Bb Lakon oya skala JB IL BEI OLS OI gghg d Lae BUAA OS DL gel mel Jali NEW Ap Y OS DG Lol 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5228 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OS M3 Ag Ula Sad dad Ie Uh Cah UB 0yA3 mal ea ISI Ika 
Dan saya bercerita yang diambil dari keterangan kitab shohih bukhori muslim dari sahabat anas 
Ra berkata,Nabi SAW bersabda,janganlah salah satu dari kalian mengharapkan kematian gara- 
gara ada kerepotan yang lagi menimpa maka jika harus mengharuskan berbuat maka berucaplah : 
Ya Alloh berikanlah aku kehidupan jika kehidupan itu lebih baik untukku dan berilah aku kematin 
jika kematian itu lebih baik untukku para ulama' dari golongan kita syafiiyyah dan yang lain 
berpendapat,keterangan ini jika mengharap kematian gara-gara tertimpa kerepotan dan selainnya 
tapi jika menginginkan kematian gara-gara takut terhadap agamanya karena rusaknya zaman atau 
sejenisnya maka hukumnya tidak makruh. | AL-ADZKAR HAL 127 |. 
(Z2 pl lp) — seed ye EP Lobi 
ae LAN SIS La Gg plil 3 Jali Ie Ig YV OS OP € llot pad AI Sant Utan V1) AI Iya JU 1 JB ee) 
da UII SI gg ed). 
Pr 
Jl all : 
Ina Be dy son 
2. WA Bisa ena AA lu rasta daan Ia al ala 
LAI yah aya ya Kat KE ma CO) OT de RAI Hk dj ad Ma Saat Iga Ny 1 Ol al ame alan NP 
iri Kadas jl gor le Jab aril Ope WI IjiP Hal ya del ol: LSG. 
ML ol, (Bepib Yo maan yP Ll CenaU € at) D pkai « I Hinapy € Usan DS HI) jas JB 
SA orian Y : AI Iyary Jia IL 9 Ia Jis 4 SAS bed Jus « Us Ob): JB dl GUI ale ye elry 
BEI BA 9 «alga! 8 yah 3 Tama K0 Tapal 1 Jk ar Ol WS MAL). 
Body Bl any OP IMA Lis el AI 4 Ola B Baby Ad AI ey Gel io ON : LI EP AI 3 mall 
(Alas mo g oat Jb ya Cp pe): JB. 
naa Lah 4 ala lada Ten Uh 4 Lg Sm san Y) YA day de: JB Baya Gi Cake DLS ola Wee A3) 
A Ne YON ir: 
aa Lai 1 ia Ja Un id LI nyo Jk JELAS LA Se de JI. 
Pu OLI SUS Letih 27) Lea syal Lt Ulas OT cille UA Uh 3 non Ml RU ! sb Ju 
& kta M5) UJI Ragil 29) Old! 3 Upon 
at lg) ( Ogin pb Id GeadU AS ph Mo BI) 1) JB, 
JB OB palen Oly) » (ANA le DL Ol elu! Jln Ah dala Bakar Bole dll ay 1) JUS. oles f1 ASI 
O) lak pak, Lala 3 WI Jp dp ye lpk L: JIB 
ly cl Gaga Siang Ol Ja day Sa JI Bel «Jeda Ad peang «pai Ale ASI Hy wa and Ja 
Il YL Lain daya Lal dil (ing al adl Pa ta 3 ai Hg sei An) db lha g « (MY Pe KAN Pa 
Jb Ab pl pak! Vga (ren HS 0 SY) al AI aa AI lea Jaka Of coy OT ob and 16. ALL 
Can 3 dg Delon Abg VI BP ad BN ea 4 anal Ang da yan 7. Ul y0y yA NI GI pel SAI 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5229 ) 


Vie ola SI pad 6 yA JSI along AI If sm! 
Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/509206039102209/ 


2234. DO'A ANAK SHALEH UNTUK ORANG TUA SU'UL 
KHOTIMAH 


PERTANYAAN : 
Haer Ghanonk 


Assalamualaikum Wr.Wb. Kepada Ahli Ilmu, Pengganti Aulia - Aulia Allah ... saya yang awam 
ingin menanyakan sesuatu dan tolong jawabannya ! Bagaimanakah nasib sang ayah yang selama 
hidupnya selalu bermaksiat hingga ajal .. dan mungkin secara syar'i mati suul khotimah ... Dan 
siksaan kubur Mungkin sudah jelas ... Tapi sang ayah memiliki anak yang Sholeh Sholehah yang 
selalu mendo'akannya ...? Pertanyaan saya ?Apakah siksa kubur itu Allah Lapangkan ? Selama 
Do'a anak - anaknya Mengalir Kepadanya ... sekian Syukron .. Wassalamualaikum Wr. Wb. 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalaam.. Secara teori do'a anak sholeh bermanfaat | bisa diharapkan meringankan 
siksa | bagi kedua orang tuanya, selama kedua orang tuanya tidak melakukan dosa syirik selama 
hidupnya. Namun realitasnya wallohu a'lam. Sehingga tetaplah mendo'akan kedua orang tua kita, 
jika kedua nya meninggal dalam keadaan muslim, betapapun kita melihatnya banyak melakukan 
dosa dan maksiyat selain syirik. 


Allah swt berfirman dalam hadits @udsiy : Wahai Keturunan Adam, ketika kau berharap dan 
berdoa kepada Ku, kuhapuskan dosa dosa kalian dan tidak kupertanyakan lagi, wahai keturunan 
Adam, walau sampai dosamu memenuhi langit, dan kau mohon ampun pada Ku, kulimpahkan 
pengampunan Ku (HR Ahmad). 


Hak pro SIP El pola ai db AN JB — Jia lag tele AI ln AI Segan cg” JB M0 AI en) Ya yS 
JI Aji al Lil pol aa la SN Kb Cai pisan & slah Oles Up 3 ea jl pol ala, Sel Yg OS Lae UU 
TPL yaa Lagi J4 Cal ly) — Bika Uli Des Uas y IAS Y end & Ulas 


Dari Anas radhiallahu 'anhu, ia berkata : Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda : Allah ta'ala telah berfirman : “Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan 
berharap kepada-Ku, maka Aku akan mengampuni dosamu dan Aku tidak pedulikan lagi. Wahai 
anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepada-Ku, 
niscaya Aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan 
membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan sesuatu dengan Aku, 
niscaya Aku datang kepadamu dengan (memberi) ampunan sepenuh bumi pula”. (HR. Tirmidzi, 
Hadits hasan shahih) (Tirmidzi no. 3540J. 


Banyak hadits Nabi saw. yang berarti bahwa amalan-amalan orang yang hidup bermanfaat bagi si 
mayit diantaranya ialah do'a kaum muslimin untuk si mayit pada sholat jenazah dan sebagainya 
(baca keterangan sebelumnya) yang mana do'a ini akan diterima oleh Allah swt., pelunasan 
hutang setelah wafat, pahala haji, pahala puasa dan sebagainya (baca haditsnya dihalaman 
selanjutnya) serta do'a kaum muslimin untuk sesama muslimin baik yang masih hidup maupun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5230 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang sudah wafat sebagaimana yang tercantum pada ayat Ilahi Al-Hasyr.10 . 


Begitu juga pendapat sebagian golongan yang mengikat hanya do'a dari anak sholeh saja yang 
bisa diterima oleh Allah swt. adalah pikiran yang tidak tepat baik secara nagli (nash) maupun adli 
(akal) karena hal tersebut akan bertentangan juga dengan ayat ilahi dan hadits-hadits Nabi saw. 
mengenai amalan-amalan serta do'a seseorang yang bermanfaat bagi si mayit maupun bagi yang 
masih hidup. 


Mengapa dalam hadits ini dicontohkan do'a anak yang sholeh karena dialah yang bakal selalu 
ingat pada orang tuanya dimana orang-orang lain telah melupakan ayahnya. Sedangkan anak 
yang tidak pernah atau tidak mau mendo'akan orang tuanya yang telah wafat itu berarti tidak 
termasuk sebagai anak yang sholeh. 


Dari anak sholeh ini si mayit sudah pasti serta selalu (kontinu) menerima syafa'at darinya. 
Begitulah yang dimaksud makna dari hadits ini, dengan demikian hadits ini tidak akan berlawanan/ 
berbenturan maknanya dengan hadits-hadits lain yang menerangkan akan sampainya pahala 
amalan orang yang masih hidup (penebusan hutang, puasa, haji, sholat dan lain-lain) yang 
ditujukan kepada simayit. Begitu juga mengenai amal jariahnya dan ilmu yang bermanfaat selama 
dua hal ini masih diamalkan oleh manusia yang masih hidup, maka si mayit selalu (kontinu) 
menerima juga syafa'at darinya. 


Kalau kita tetap memakai penafsiran golongan pengingkar yang hanya mem- batasi do'a dari anak 
sholeh yang bisa sampai kepada mayyit, bagaimana halnya dengan orang yang tidak mempunyai 
anak? Apakah orang yang tidak punya anak ini tidak bisa mendapat syafa'at/manfaat do'a dari 
amalan orang yang masih hidup? Bagaimana do'a kaum muslimin pada waktu sholat jenazah, 
apakah tidak akan sampai kepada si mayyit? Sekali lagi penafsiran dan pembatasan hanya do'a 
anak sholeh yang bermanfa'at bagi si mayyit adalah tafsiran yang salah, karena bertentangan 
dengan hadits-hadits shohih mengenai amalan-amalan orang hidup yang bermanfaat buat si 
mayyit. Wallaahu A'lam . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/546680458688100/ 


2317. MANFAAT DAN TUJUAN RUOYAH 


PERTANYAAN : 

Hayfa Azzahra 

Assalamualaikum...... mau nanya lagi..... smoga pak ustadz dan sesepuh piss-ktb ga kberatan 
untuk brbagi ilmunya...... apa manfaat dan tujuan rugyah ?? dan apa syarat" s'orang boleh di 
rugyah ?? sukran sebelumnya...... 


JAWABAN : 

Timur Lenk 

Wa'alaikum salam. Di antara tujuan rugyah adalah menyembuhkan penyakit seperti yang 
dilakukan shahabat Anas radliya Allahu 'anhu yang mana beliau merugyah Tsabit dengan rugyah 
yang pernah digunakan Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam. | Adzkar Nawawi hal 113 |. 


JB Gelang Aale AI alan AI Jgary bp SAY 1 dn) oat JB Al cas AI mh Kal ye" Gladi memo" Blayugi 
Y gm 3 beng pt Y el nari y Fe Y ea csi Sl cul - AI 0 AI" JB ca 
Opa BALI on ep Y nyala 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5231 ) 


Diantara tujuan rugyah lagi adalah untuk membentengi seseorang dari bahaya sebagaimana yang 
dilakukan Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam terhadap kedua cucunya yaitu sayyidina 
Hasan dan sayyidina Husain. | Al Adzkar An Nawawi hal 273 |. 


Ds isa "ida Sya Sgp OLS Gpkary dala AI alan) al Ol alan ya Lada 1 al mua" layu 
Boway Jalan Lah 3 yag DISUSUN OI) #dgkay TN os JS yag Lala Ola JS ja LAI 
LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0020-rajah-wifig-jimat.html 
LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/572479459441533/ 


2333. AMALAN AGAR RUMAH DAN PEKARANGAN AMAN 
DARI PENCURI 


PERTANYAAN : 

Sang Mistikus Cinta 

Assalamu'alaikum, aurod apa sajakah yang perlu diamalkan agar rumah dan pekarangn kita tidak 
dapat ditembus pencuri ?? 


JAWABAN : 
2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Wa'alaykumus salaam, 
le SI Ale AI Jiya Kelbai Bipa Raba Jan al 3 Long JB if da AI Gn al 00 Lae oa AA Ga Slaa yp 
BOB Bie BJB 5 JI 3 JJ ae 3 la pl 
Hb JS oa Mi Ia SAE yaah Ur ai Lae US sally Ae AI Ga J3 JB Jai LAI Jana) Ge 
IE AAA ab) Ag iga BUSI Opa LL pa te SI be ya dl Jan An Jb ai gen Tapa dl ot) 
pad | GA AA ag SAN AI SALA Sel camat ce as PU 
dai Amy SA, Ala Gal) SA 25 fa elang MIL ah 
ai bp le Aa SAN II SA Sel ol SA pa Lae IG gp 
Lay Led Ai pa pia Tile ebi ALI JS UE, SG Layalai lal OSG Juga IU 
HA east 
Ole Upi Ae op play Ale AI oke 1 Jay JG dpi ye) Oli ga OA ana JO ga OS 
Had na Ia SU pala Kan! yA Ela $ V3 PI Bei daa ai UAS pom ALI JS eling ta JS 
semed tap dil SI) eta CS gada aj UI Jas L out JS AI) Jaa Je Jani &G Sp led s oU 
5 | Ta 23 AI 
Ae aa mana IE SSI An HO ly TPA Kaji Lan La TE) SARAN Ala sala LA s3 ata) 


Yasa 2022 20 Ah Kn nh 0L 


BA aa OLI aa Lae MSI ja ah plug le II ko MI Jana JB Lagi AI gb) yag al 3 
aU, GI Halal, jd cut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5232 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dl dat S2) (s2 & Abel sial Sstt 5! ab 


Gel gb “jl aa 

GL oo JeE of Lian 2, SP 003 JP 2) geni OP sila 3 GA uga gel pa 
Sa ja Ai al PI Su 

MEA map TE) Sodly HL yh BN AA BAN 315 se dy) 

tea Oya | UE ala ba Ea Su di EN DA del "ad JB, “ol al DUS GB obagya " 2 


JUS (SG! dapat Al kang Aale AI ob Al guy JIKA Sony Ol Legit BI Ud) ae ol OP 5 Sab ds laga 
AI eng Heat IS J3" Tekany dale S1 Ce Bl Iyan, 
DI Aan Led Jd TAU A1 ot UD AE VP Is dl gai Je 


£ “ 
Se La JUS cela Bore A8 lo all UP U JUS loyal Ui dl Jera lor 2JB Km oi Gb GP tsel Sail SUS 3 Laga 


des 
BI AT UU (ay tegang Cae Taman Kai | 0 Jl LG ya pung ee 3 cab Oey 2 pt GAS A5 Jai 
Stf bg OS Ata Lea JA Ag Ap le MY gp ma Ai" Gama Is Taman Ani | 


an ah ag JG la La Ja DD pa Gi dn SA LA KG 


Be WS uc 0 — oOLw- 0 


peka Do de yg) DI ima Sal SAN Aa JS Pb ag tega Ga" : 

Al Je Sea ia cela ya al ye ian | elang dala AI aan AI Hoa ya Jeng GP AT Gabe elauy 
la gama ce Jb ya" 2 Jha peang tele AI ala (al Kanan GI Sl Ltd yag Cab anl aka So Bal dh 
ojo Jl sei Cena Iyalig pi elu Iwak LIGA eng LAB Any er An SL la Yg dal Yy dadi Gd | DLS 


lema dg be Le del aiy 1. 


P3 oya" tang dala AI elo DI Iya, JG Ad da ay Bapa GP teh li ga oa GELI al 9 Laga 


Taat HL Laga Tai mas al Cegmt  Uaa Tai Tema Un ga KI UT, Goal dal) 3 (PB 

"3. 

ab yng Aung U Jali Gap! ebindi AN las 6 las AI Ab ph RILIS Upady CAM S3 Valaai Gal Lal ya Alan oli, 
Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/571454979543981/ 


2336. FAEDAH BERSHOLAWAT KEPADA NABI SAW 
Oleh: Ayi Yuniar (Di ambil dari PISS-KTB, Versi lama) 


dd BI sega IS Gast SA diam AI GG ha AI Gb tang pl Ing Ob BIN 3 ai ad S3, 
Kusoyai d Op -JG sasa ea Rr La jan gala Data Ai ala IV lh ertr Et Goat d Of sdt 


2.9 0. 0 9 


Ja Lane Pn bi uab , Wali HI Ae oat D8 AA cat PT 2 AI gi ae JO iB 


028. oo 3 


mantu) toh AN Ola ya La ef UI HP Jok DL UE Aa, : JG, (II ale Jua 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5233 


Las pelan Aa RA aya balaor (bI1 I MS KEL) Kebal ane, LS DI. 


Dalam kitab Alhilyah, Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa ada seorang berjalan di depan Nabi 
dengan membawa rusa yang baru di dapatkan dari berburu, tiba-tiba rusa itu berkata: “Ya 
Rasulallah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menyusu kepadaku dan 
mereka kini lapar, karena itu suruhlah orang ini melepaskan aku untuk menyusui anakku, 
kemudian aku akan kembali lagi.” Rasulullah kemudian bertanya kepada rusa tersebut, “Wahai 
rusa, jika engkau tidak kembali bagaimana?” jawab sang rusa, “ika aku tidak kembali maka Allah 
akan mengutukku bagaikan orang yang mendengat namamu disebut padanya tiba-tiba ia tidak 
membaca shalawat kepadamu.” Lalu Rasulullah menyuruh kepada orang pemburu rusa tersebut, 
“Lepaskan rusamu ini, dan aku yang akan menjamin akan kembalinya rusamu ini.” Kemudian 
pergilah rusa tersebut (untuk menyusui anak-anaknya), kemudian setelah itu ia kembali kepada 
sang pemburu. Maka turunlah Malaikat Jibril dan berkata: “Ya Muhammad, Allah menyampaikan 
salam padamu dan berfirman: “Demi kemulyaan dan kebesaranKU, sungguh AKU lebih 
menyayangi pada ummatmu lebih dari rahmat rusa itu terhadap anak-anaknya, dan AKU akan 
mengembalikan mereka kepadamu sebagaimana kembalinya rusa itu kepadamu. 


GX. 0g B0 BY X0. Io 8 0 4 o 2... N PN Ta dd Pad 3. CJ - 9 OA LX 0 
II Jaral Elis de Jas gbi oli H3 Ga 2JL LAI Jang 4 Udi NU Sop Isu SA Yd mete Ul sala 


Ibn Abi “Aashim berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Sukakah kuberitakan kepada kalian 
(ashhab) manusia yang paling bakhil? Jawab sahabat: “Iya ya Rasulallah.” Maka Rasulullah 
berkata, “Yaitu orang yang mendengar namaku disebut orang di depannya, kemudian ia tidak 
membaca shalawat untukku, maka ia adalah manusia yang paling bakhil (pelit). 


SBI AS kd, Cal) UI ya Uni GET AI yang Ce DL 2JB Ate og Ke ai de Baiya II ily Gaal) 

AI Jaran il j3 opa Cui Ta oya Jail Bl yag Cg CE GS uya el. 
Sayyidina Abu Bakar berkata: “Membaca shalawat kepada Rasulullah lebih kuat untuk menghapus 
dosa dari pada air terhadap api, dan mengucapkan salam kepada Rasulullah lebih afdhal dari 


memerdekakan budak, dan cinta kepada Rasulullah lebih afdhal daripada mengorbankan jiwa, dan 
dari pada mengangkat pedang fii sabilillah. (Annumari, dan Ibn Basykual 


adl iso Kl olem Jants DD 5 Jadi Oles) adal Iya 3 Al JP DA PIA IS aa ny ol Kay 

ag lay cp kam dilal P dapa Up Opa Jln By yo ya DI Ageng 33 KASI G3 mad say Ll tol yg ya TAI 

BIL dag Ja0 Ul JS (Ae lag OS ASI, USA kis SUS Ad pia AT UJI ITL OS dh PJU LA, ai potd adi, 
PASI Aly dong SL Satu Ad Kanad Al Ilus cal Ilusi Cde 4 SAI SN 4 G3 VISA yo, Lab 
SS Ie BSA Ot LB IN Jang JP elly Audi SAI, Lado bl Hain man HA Sigi Ui pe dea Ul 
LS aa. 


Hikayat : Ada seorang ketika berhaji selalu mebaca shalawat Nabi dalam segala tempat yang 
mustahab, dan ketika ditanya: Mengapa kamu tidak membaca do'a-do'a yang ma'tsur dari Nabi di 
tempat-tempat yang tertentu ini? Maka ia lebih dahulu meminta ma'af kemudian menjawab dan 
menerangkan bahwa ia keluar bersama ayahnya menuju hajji, dan ketika sampai di Bashrah, tiba- 
tiba ayahnya meninggal dunia, sedangkan mukanya berubah menjadi bagaikan khimar, maka aku 
sangat sedih akan hal tersebut yang sangat mempengaruhi perasaanku, dan ketika aku tertidur 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5234 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam keadaan yang sedih tiba-tiba mimpi bertemu dengan Rasulullah maka langsung saya 
pegang tangan beliau dan saya beritahukan keadaan ayahku, maka Rasulullah bersabda, 
“Ayahmu makan dari perkara riba, sedang pemakan riba itu memang demikian keadaannya (akan 
menjadi khimar), tetapi ia membaca shalat untukku tiap malam 100 x, karena itu ketika 
disampaikan oleh Malaikat keadaan ayahmu (berubah menjadi khimar), maka segera aku 
meminta izin (kepada Allah) memberikan syafa'ah untuk ayahmu, dan Allah mengizinkannya.” 
Tiba-tiba aku bangun tidur dan wajah ayahku telah berubah bagaikan bulan purnama, dan setelah 
kukuburkan jasad ayahku, terdengar suara, “Keselamatan ayahmu karena ia suka dan sering 
membaca shalawat atas Nabi Muhammad.” 

Karena itulah aku bersumpah untuk diriku, tidak akan aku tinggalkan shalawat atas Rasul dalam 
segala hal dan dimanapun aku berada.” 

(Dinukil dan disarikan dari kitab irsyadul 'ibad ilaa sabili al-rasyad, dalam bab fadhalu al-shalawat 
ala al-Nabiy). 


2337. KEUTAMAAN AYAT KURSI 
Oleh: Ayi Yuniar (Di ambil dari PISS-KTB, Versi lama) 


1. Keutamaan dari Ayat Kursi yang teramat mulia ini adalah sebagaimana diriwayatkan dalam 
kitab Addurrul Mantsur, Rasulullah SAW bersabda : 

AI CebS OLAI GA dasi UI 
“Sesungguhnya ia (Ayat Kursi) adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-guran.” 


Terdapat sebuah riwayat yang mengatakan: “Bacalah Ayat Kursi karena dapat menjaga dirimu, 
anak-anakmu dan tempat tinggalmu serta rumah yang ada disekitar tempat tinggalmu. Apabila 
dibaca pada pagi hari dan petang hari maka akan aman dari gangguan jin. Apabila engkau 
membacanya ketika engkau hendak tidur maka Allah akan menjagamu sehingga setan tidak akan 
mampu mendekatimu hingga pagi hari.” 


2. Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa membaca Ayat Kursi adalah setara dengan membaca 
seperempat al-Gur'an. 
Dalam kitab Taisiril Ushul Ila Jami" Ushul Min Hadits Rasul SAW karya dari seorang ulama besar 
Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Diba'iy Asy-Syaibani Asy-Syafi' 
rb opay BAN Yang) sal Al Ol, 
diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : 
Koe Aa OLI GG Baku Rel Upah CBN By yaa OLI ala Ola lala ed JT ol. 


“Sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punuk dan punuknya al-@uran adalah surat al- 
Bagarah dan di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat al-@ur'an yaitu, Ayat Kursi.” (HR. at- 
Turmudzi) 


3. Diriwayatkan dalam tafsir sirajul munir karangan Imam Asy-Syarbini mengatakan sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan an-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

SN Tidel Jp oya ain | Ca Do JS R3 sa Na Ii ya 
“Barangsiapa membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu, maka tidak ada yang dapat 
mencegahnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian.” 
Yang dimaksud kecuali kematian pada hadits tersebut diatas adalah apabila telah dating ajalnya 
maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5235 ) 


4. Al-Baihagy dalam kitabnya Syi'bil Iman meriwayatkan bahwa Rasulullah «ko dl lc Jwg 
bersabda: “Tidaklah seseorang itu selalu membacanya (Ayat Kursi) itu, kecuali dia adalah seorang 
shiddig atau “abid (ahli ibadah). 


Dalam riwayat lainnya dikatakan: “Barangsiapa membacanya ketika dia akan mulai tidur maka 
Allah akan memberikan keamanan baginya, bagi tetangganya, bagi tetangga dari tetangganya dan 
bagi rumah-rumah yang ada disekitarnya.” 

Diriwayatkan, jika Ayat Kursi dibaca pada sebuah rumah maka setan tidak akan mendatangi 
rumah itu selama 30 hari, dan sihir tidak akan mampu masuk ke rumah itu selama 40 hari. 


Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali RA : “Wahai Ali, ajarkanlah ini kepada anak- 
anakmu, kepada keluargamu dan kepada para tetanggamu, karena tidak diturunkan ayat yang 
lebih mulia dari ayat ini (ayat kursi). 


Pada suatu ketika, para sahabat sedang membicarakan mengenai keutamaan ayat-ayat dalam al- 
Guran, maka Sayyidina Ali RA mengatakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian tentang 
ayat kursi? Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku : “Wahai Ali sayyidul basyar (pemimpin 
para manusia) adalah Nabi Adam, pemimpin seluruh bangasa Arab adalah Muhammad dan 
tidaklah aku bangga karena ucapan ini, pemimpin dari orang-orang Parsi adalah Salman, 
pemimpin dari golongan Romawi adalah Shuhaib, pemimpin dari kaum Habasyah adalah Bilal, 
pemimpin semua hari adalah hari jum'at, pemimpin seluruh kitab adalah Al-@uran, pemimpin 
seluruh surat dalam Al-@uran adalah Al-Bagarah, pemimpin seluruh surat dalam AL-Bagarah 
adalah Ayat Kursi.” 


5. Dalam kitab Nawadiril Ushul diriwayatkan bahwa Malaikat Jibril AS bertemu dengan Nabi Musa 
AS. Malaikat Jibril berkata : “Sesungguhnya Tuhanmu mengatakan bahwa barangsiapa membaca 
sekali dalam selesai shalat fardhu: 
Mn ea he Raga Deen al 
BI) 8 or ya PA Akan Pu d AN, km ol Y Aa A aa y An AN at B3 om LI ci cos 
YP, Akan kn ah Lu Y ale 1 sia dylamu Y, sn —ea! cabe pln oh Y jaka gita 
ea Ja gay legi: Saja. 
Sesungguhnya siang dan malam itu ada 24 jam dan pada setiap 1 jam diangkat sebanyak 70 juta 
kebaikan bagi orang yang membacanya dan para Malaikat akan sibuk mencatat (besarnya 
kebaikan) dari bacaan itu.” 


6. Dalam durratun nashihin, menukil dari kitab hayat al-guyub shochifah 240, majlis fi bayan al- 
baka' (perihal menangis), dijelaskan bahwa : 
Ketika sudah saatnya hari kiamat, seorang hamba dibangkitkan di hadapan Allah SWT kitab 
catatan amalnya disodorkan, ternyata lebih banyak keburukannya. Kemudian dia berkata : 

Stem ola Edas La Si 
(Ya Tuhanku, aku tidak lakukan keburukan semua ini) 
Maka Allah SWT berfirman : 

A5 lo ygd Jo 

(Sungguh pada-Ku ada saksi2 yang kuat) 


Lalu, ia (“abd) pun menoleh ke kanan dan ke kiri, tiada menemukan seorang saksipun, kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5236 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dia berakata : 
Oamldl cal by L 

(Ya Tuhan, dimana saksi bagiku?) 
Kemudian Allah SWT menyuruh anggota-anggota tubuhnya supaya menjadi saksi, merekapun 
bersedia. 
Kedua telinganya (“abd) berkata : 

Jas us ai ale, Line” UI 
(Kami benar2 telah mendengar dan tahu pasti bahwa ia telah melakukannya). Kedua matanya 
berkata : 


U 3 J8 UI 
(akupun melihatnya). Berkata lisannya : 
AG 
(aku juga mengucapkannya). Kedua tangannya berkata : 
Lukas UI 
(sesungguhnya kami telah melakukannya). Farjinya pun berkata : 
3 UI 


(aku telah berbuat zina). 


Maka ia (“abd) pun gusar. Kemudian Allah SWT menyuruhnya masuk neraka. Namun pada bola 
mata kanannya terlihat seutas rambut mata memohon idzin kepada Allah ulu dig untuk 
berbicara. Maka Allah SWT menizinkannya. Ia pun berbicara : 

SBI oya ALA VI Gereja dara | pada ilir oya Bli Badi SP Aas SI AB ema Mb 
(Ya Tuhanku, bukankah Engkau telah berfirman “Siapapun dari seorang hamba yang tenggelam 
basah seutas rambut dari rambut matanya dengan air matanya karena takut pada-Ku, maka Ku 
bebaskan ia dari neraka”? Maka Allah SWT menjawabnya : 4 (Ya, benar) 


Rambut mata tadi pun berkata : 
Ed ya & PU SIN A8 CAN Akad Ia Ol Aga LI 

(aku bersaksi, bahwa hamba yang berdo'a ini telah membasahiku dengan air matanya akibat takut 
pada-Mu) 
Akhirnya Allah SWT menyuruh masuk ke surga. Selanjutnya terdengar suara, 

dnta2 Ulil ya Sukoelg 8 pedy JUJI oya UH US OYB ep UNG OT YI 
(“Ketahuilah, bahwa si fulan bin fulan terbebas dari api neraka, berkat seutas rambut dari sekian 
rambut mata.”) 


2338. FADILAH DZIKIR 
Oleh: Mbah Jenggot (Diambil dari PISS-KTB, Versi lama) 


Sungguh, manakala pengamalan zikir telah meresap di dalam hati seorang hamba Allah, maka 
buah zikir itu akan tampak tanda-tandanya dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Lidah orang 
ahli zikir tidak mempercakapkan kecuali nama-Nya. Tubuh mereka tidak bergerak kecuali untuk 
menjalankan perintah-Nya, dan pikiran mereka tidak berkembang menjadi tindakan kecuali untuk- 
Nya. Kehidupan batin mereka bersih dari kotoran. Kata-katanya bebas dari kebohongan, kekejian, 
hasutan dan fitnah. Pikirannya bening, bersinar dan memancarkan kebenaran karena mendapat 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5237 ) 


petunjuk dari Tuhan. Pendeknya, lidah mereka mengutarakan apa yang dikandung hati, dan hati 
mereka milik rahasia batin, dan rahasia batin adalah milik Allah. 

Zikir yang dilakukan secara teratur akan menuntun pelakunya senantiasa mampu mengendalikan 
hati dan pikirannya, dapat menjernihkan pikiran dan kesadaraanya untuk memahami akan 
keberadaan dirinya. 


Memang, melakukan zikir yang khusu' dengan penuh perasaan dan berkosentrasi pada Allah 
tidaklah mudah. Tetapi dengan melakaknnya secara teratur dan kesinambungan, tentu dapat 
melatih pikiran seseorang untuk tertuju kepada satu zikir titik tujuan yaitu Allah SWT. Karena 
sesungguhnya ber mujahadah melalui dzikir akan membikin hati dan pikiran seseorang tidak 
menyimpang ingatan selain ingat pada Allah semata. Itulah sebabnya, para sufi sangat menyakini 
akan fadilah fadilah zikir, yang tak terhingga banyaknya. 


Diantaranya ialah : Tidak akan disempitkan kehidupannya dan bisa menjauhkan sifat kufur, 
memperbarui iman, menjadi bukti kecintaan pada Allah, mendekatkan diripadaNya , menjadi 
benteng iman, menjauhkan sifat sifat kemunafikan, membersihkan hati dari kecintaan terhadap 
dunia, membukakan keajaiban hati, menjadi pelupur duka dan lara serta menambah khusyu. 
Disamping itu masih banyak lagi manfaat dzikir, seperti dijamin bahwa iman dalam hati orang yang 
kekal dzikirnya menjadi bercahaya, ia mudah menerima Nur (cahaya Allah) dimudahkan dari 
segala kesukaran, mudah menerima kebaikan dimana ia berada, dimurahkan dan diberkahi 
rezekinya oleh Allah, dikabulkan do'a-do'anya, dan Allah akan meluluskan segala hajatnya. 


2412. KEUTAMAAN DZIKIR HATI DAN LISAN 


PERTANYAAN : 

Ecko Bastian 

Assalamualaikum, gus, nderek tangklet, luwih sae pundi, dzikir diucap kale dibathin? suwun. 
JAWABAN : 

Timur Lenk 


Dzikir itu dengan hati dan dengan lisan , yang paling utama yang dilakukan dengan bersamaan 
dengan hati dan lisan , jika hanya salah satu maka dengan hati lebih utama Adzkar Nawawi . 


duasi HB Lena de pil Ob clan Ol, IAI OS La dan Jas, (Olah 0 a9 ih OG SM: (hash 
ada Ay el AI dong Ag Ahaiay Lagan Lah SA Ja GUI Ag Gokar Ol oya ape li pa Old SNI Ir ot yha 
AU ehpab Se3 ya JAHNI tll Win Il IU Ale Ol AB yes) Ul Jr Jadi Ip Ol bl an) rai ye 
SJ Ga WA Gaal) tegal laga oya Landae Lae dani IE pang Urat Apt ST Ale Ius Y. 

Nb: Dzikir dengan bacaan itu berbeda , jika bacaan maka jika dilakukan hanya dengan hati tanpa 


diucapkan dengan lisan maka tidak sah , maka dari itu semua dzikir bacaan sholat harus dengan 
lisan 


Adzkar 
Ca Ag Bay gen Aa Ktp Vy Upin 3 ab Y Cinta LIS Krly Ca gby Dal G key pdl SSI Of pel: Jas 
APE ai run DS IS) Kadi pena 
Adzkar bab takbirotul ihrom 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5238 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AA Olla Len By Ce AAA 1) Leni penang CA Olualg Sail Ion JSI oya 028 Yg SEN maa Y dl del 
dita Saya MA aa S7 pa gi ol Gala elu BIS” DU SU ITO dye. 
Adzan harus dengan lisan 
Adzkar 
LL Tae JB UI Nest Tali 1S yo Ilu JB II al Ay Ga Ga Ge) oya AL Ol Ca 
PI Jay ia Ol Aga ob Jay la Ol aga CSI YAN ol aga cdi Ya Y aga: Aj on Ki Ga 
tas Ot aga Inang NAS OT aga cai Yi SY of agat di Ya Y Si aga dai 0 pl Nela bl JI Sg 
Ag aya pe BL anal BE auneb Ian An sah ata da Ol sa dls Bai Tan sn AN daa 
Ag apa ye Dika, 
bong Hluad AI gaya pal Ula Sy AP Jb lag Ti Alya Gay tama 3 AI Ol delyu 
Ol aa APA Dkk GH Rey, ASIN, Sel pal OT Uh Ay gol emg Ya tang AL 0) SN SU SI, 
OS Ny Gel ad PL s8 oya Lena | OP tdi gam 
Dzikir ketika buang hajat jika dengan lisan maka makruh , tetapi tidak apa-apa jika dengan hati 
saja , begitu pula saat jima'" 
Adzkar Nawawi 
IM Ie NI, SU ye al 
MEP KMI ISSI maa WS Gelang Old 3 al el pall 3 OS el yaa Arab SAS Jl SI, SIN 
Tahi 0 Kay DIII AL Yg GOL 2 Yg ale eny Yy (IL AI MAY alan IS) Haloo Yam JU an oya 
AG td IP Alir Il dit AAS Ola Op AA Ny Kn RAL 2g KAS IA ISI, ll yr Gong Y Liat 
Fl Jl Jaia NAS. 
G9 — ay) " Ale 33 pb Ale las Iya pay play tele DI lo aU Jang ya" HIU Lagi Al by ya ol OP Layuy 
TO — F (Lo co 5 li tade naas Sya yag elang Ale BI Io (adi Sai" HIU da2 AI any J3 Ui pelal ye3 
ola Alldly dg pl Olgy eramun ad "Bab Ula" Adu gi" ab de di S3 ot ea gl Hdly JP oilel 
| Na en 
Adzkar 
pP Jl yap. Latar Gel) P3) Jia LL) 
GOT — adi KAI HIU Uta El ja "SU (elang Ale AI Ala) il ya dar AI gan na al ye la AS Ulun 
ASI beypgn Lakon Sek JIE "DN A3 Anas pd asal Gis Lyn at Ula Giling All Las Gile sel 
SA ad ana JUS D4 elo ya" Na Ma Dn an An 
Hi ka Gi Ae BIS La AS GAN BI Uya Gpp) Sati Gl Ia le ea 4 BIL jble 
d) db HS Ca ala Ng CA fe ah Oa TT. mn eta aa bias puladu rab 
Set Ily ikanin SUS ya HL Ol SS danang Ol Cple SG Lana diah OS OL Y) 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5239 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/600855059937306/ 


F0005. KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT PADA HARI 
JUM'AT 


Oleh : Masaji Antoro 


"Paling dekat tempat di antara kalian padaku di hari @iyamat adalah yang paling banyak 
bersholawat untukku di dunia, barangsiapa bersholawat padaku di hari dan malam jumat, Allah 
penuhi untuknya 100 kebutuhan, terdiri dari 70 kebutuhan akhirat dan 30 kebutuhan dunia, 
kemudian Allah mewakilkan malaikat untuk menyampaikan sholawat itu dalam pusaraku layaknya 
hadiah-hadiah yang diberikan pada kalian, seraya memberi khabar padaku siapa nama, nasab 
hingga suku orang yang bersholawat untukku, kemudian aku tetapkan namanya pada lembaran 
putih (HR. Baihagi - Si'abil Imaan 111/111 dan Ibnu “Asyaakir VII/109). 


"Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdhal adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam 
diciptakan dan diwafatkan, dan pada hari itu juga di tiup sangkakala dan akan terjadi kematian 
seluruh makhluk. Oleh karena itu perbanyaklah shalawat di hari Jum'at, karena shalawat akan 
disampaikan kepadaku, 


Kemudian para sahabat bertanya pada Nabi "Bagaimana shalawat kami dapat tersampaikan 
padamu, sementara engkau (wahai Nabi) telah meninggal.. ? Nabi pun menjawab "Sesungguhnya 
Allah 'azza wa 'alaa mengharamkan bumi memakan jasad-jasad kami" (HR. Abu Dawud, Nasai, 
Ibnu Majah, Ahmad, dan al Hakim dari hadits Aus bin Aus)" . 


Je ha ISU knee Ady Ande pjg OS ISI, 


“Saat hari dan malam jum'at perbanyaklah bersholawat kepadaku (Nabi)”. | Al-Umm - Assyaaifi'i 
1/208 1. Allaahumma shoolli 'alaihi wa aalihii wa shohbihi.... 


Sholawat pada Nabi dapat di lakukan setiap saat, kapan saja karena sholawat mampu menjadi 
washilah li naili arfa'id darojaat (perantara untuk menggapai paling tingginya derajat), hanya saja 
dalam beberapa kondisi sholawat teramat sangat diprioritaskan untuk diperbanyak, seperti 
ungkapan Imam Syafi'l berikut ini : 


A81 Ugakdy Rnadel pyg S Uly Cdl ISA lag tele an Gal da OI BA ai) Ha AI ea) el Ju 
H3 (Slonaal 


“Aku suka membaca banyak sholawat pada Nabi SAW setiap saat, dan membacanya saat hari 
jum'at serta malamnya aku lebih teramat menyukainya” 

ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA WA MAWLAANAA MUHAMMAD WA 'ALAA AALI 
SAYYIDINAA WA MAWLAANAA MUHAMMAD. 

KAMAA SHALLAITA 'ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. 

WABAARIK 'ALAA SAYYIDINAA WA MAWLAANAA MUHAMMAD. WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA 
WA MAWLAANAA MUHAMMAD. 

KAMAA BAARAKTA 'ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM. WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. 
FIL 'AALAMIINA INNAKA HAMIIDUM MAJID. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5240 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


F0016. DO'A SAAT HAMIL DAN MELAHIRKAN 


Oleh Masaji Antoro 
1. Wiridan wanita hamil 

(M4 OAT set PE bai aa IA 
“Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa gurrota a'yun” 


Artinya : "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (AS. 25:74). 
““ Dibaca setiap saat sebanyak mungkin. 


2. D'oa agar mudah melahirkan 
Pa SI ap SA Hp NA ana lag kagk Ika gi ga a82 y8 Ulals! ILary 33 


“ Hannaa Waladat Maryama Wa Maryama Waladat “iisaa Ukhruj Ayyuhal Mauluudu Bigudrotil 
Malikil Ma'buudi “. 


Artinya : “ Hana melahirkan Maryam, sedangkan Maryam telah melahirkan “Isa. Keluarlah 
(lahirlah) hai anak dengan sebab kekuasaan Raja (Allaah) yang disembah “. “ Dibaca saat proses 
persalinan diulang-ulang sebanyak-banyaknya oleh ibu yang akan melahirkan dan orang-orang 
yang hadir di saat persalinan tersebut. 


3. D'oa setelah melahirkan 
Alto G3 IS as sel AAN Ju alel 
“U'lidzuhuu bil waahidis shomadi min syarri kulli dzii hasadin” 


Artinya : "Aku berlindung akannya dengan pertolongan Tuhan yang Esa yang ditumpu segala 
kehendak kepadaNya daripada sekalian yang mempunyai dengki". “ Dibaca 3/7 X 
4. Setelah bayi lahir diadzani ditelinga sebelah kanan dan dibacakan doa 

36 Ola JT) ) ola e Unas Oh Last S 
“Innii u'iidzuhaa bika wa dzurriyyatahaa minas syaithoonir rojiimi” 


Artinya : "Sesungguhnya aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya 
kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk." (AS. 3:36). “ Kemudian dibacakan 
kalimah Igomah ditelinga sebelah kiri, diberi nama yang bagus, dicukur rambutnya, dicelaki dan 
disuapi makanan-makan yang manis seperti madu, kurma dll. Sambil dibacakan doa : 


“Allaahumma baarik lanaa wa lihaadzal waladi fii hayaatihii wa thowwil “umrohuu bi thoo'atika Yaa 
arhamar Roohimiin” 
Artinya : “Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami dan anak ini, serta panjangkan umurnya 
dengan senantiasa (menjalani) taat kepada-Mu wahai Dzat Yang paling menyayangi diantara yang 
menyayangi”. 
5. D'oa mencium anak kecil 

AL oya de 


“Allaahumma habbibhu wa ahibba man yuhibbuhuu” 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5241 ) 


Artinya : “Ya Allah cintailah dia dan cintai pula orang-orang yang mencintainya” . 


F0046. Doa Dan Amalan Mendekatkan JODOH 


Oleh : Ustdz Masaji Antoro 
e Untuk laki-laki : 
Labu nda! Ulas) as BA 3 Lorlyif aya UI La La 


ROBBANAA HAB LANAA MIN AZWAAJINAA WA DZURRIYYAATINAA @URROTA A'UN, 
WAJ'ALNAA LIL MUTTAGIINA IMAAMAA. 


"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (AS, Alfurgon 
ayat 74) 


» Untuk perempuan : 
alan JI AL V3 Yg VA HI HI ASI Sl yan pg HAN DNS GA de Aa Hibany Gaalad Ula Da am me 
CEMSI Kp) AI Kabel) krg Anang WI Ig HAL Vulgar (de dl eng 


Allaahumma ib'ats ba'lan shoolihan likhitbaty wa 'atthif golbahuu 'alayya bi haggi kalaamikal 
godiimi wa rasuulikal kariimi bi alfi alfi Laa haula wa laa Guwwata illa billaahil 'aliyyil “adziimi, wa 
shollaa allahu 'alaa sayyidinaa wa 'alaa aaalihii wa shohbihii, walhamdulillaahi rabbil 'aalamiin. 


"Ya Allah kirimkan calon suami sholih untuk meminangku, lembutkan hatinya untukku dengan hag 
firmanMu yang dahulu dan utusanMu yang mulia dengan berkah sejuata Laa haula wa laa 
Auwwata illa billahil “aliyyil “adziimi, shalawat salam semoga tercurah pada baginda Muhammad 
keluarga dan para sahabatnya, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam". 


AMALAN MENDEKATKAN JODOH 


Dalam Kitab Addayrobi Alkabiir, tertera amalan memudahkan JODOH untuk perempuan : 

- Ambil debu dari masjid yang berjamaah ramai secukupnya (ngambilnya bilang ya,.? Kalau ngga 
bisa di gebukin orang sejamaah bukannya dapat jodoh malah dapat jontor.. Hehe ) 

- Jadikan debu tersebut (dicampur air) bulatan2 kecil semacam tablet 7 buah 

- Dalam bulatan tersebut diisi tulisan 


dan pa op Oi pa J3 dg Oka Dp pad Abd Oi 
Artinya : Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang 
kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap 
penjuru yang jauh, Surat Al Hajj Ayat 27. (Yang ditulis arabnya saja dan pada kata el ditulis tiga 
kali). 
- Setiap hari jumat bulatan tablet tersebut dilarutkan ke dalam air dan di buat mandi (satu bulatan 
saja, besok jumat berikutnya juga satu lagi dan seterusnya) 
- Air yang telah dipake buat mandi tersebut. siramkan di jalan raya 


Maaf caranya agak ribet, tapi Insya Allah belum sampai 7 minggu (hingga bulatan tablet yang 
dibuat habis) sudah akan ada hasilnya.. Kalau ragu-ragu ngga usah dikerjakan :) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5242 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


F0097. SHOLAWAT DAHLAWY 


Oleh Mbah Jenggot 
Ak ea oh Bj Jaan SAI Sanata G Cin gai y GjJl pil ddag OT Soy Waban Gdga SE BU) aka 3 Iko Al AI gg 
gor JS oya bsa Bj) Lilo nangl Olla 
LAI gal AI La LAI al MAL by UNI SL Kel aka Ula Jatah Giant. BE Tia phi Ulab Jp yag 
TELAK LI LIL UI al AL 
BISMILLAHI 'ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM WA BAARIK 'ALAA SAYYIDINAA 
MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHI BI 'ADADI ANWAA'MR RIZ@I WAL FUTUUHAATI. YAA 
BAASITHAL LADZII YABSUTHUR RIZOAL LIMAN YASSAA-U BIGHAIRI HISAABIN. UBSHUTH 
'“ALAINAA RIZGAN WAASPAN MIN KULLI JIHATIN WAMIN KHOZAINI GHAIBIKA BIGHAIRI 
MINNATIN MAKHLUUAIN BIMAKHDHI FADLIKA WA KARAAMIKA BI GHOIRI HISAAB,YAA 


AKROMAL AKROMIIN YAA ARHAMARRAHIMIIN,IFTAH AL BABA YA ALLOOH 3x YA ALLOOH 
YAA KAAFII YA FATTAH 


Dengan Menyebut Nama Alloh,Ya Alloh limpahkanlah kesejahteraan, keselamatan, serta barakah 
atas junjungan kami Nabi Muhammad Saw dan atas kaluarganya sebanyak bilangan rizgi dan 
pintunya. 

Wahai Dzat yang menganugerahkan rizgi yang Engkau kehendaki tanpa hitungan, 


anugerahkanlah rizgi yang luas bagi kami dari setiap arah dan dari simpanan yang ghaib dengan 
tiada makhluk lain yang tersakiti ( karena iri ). 


Hanya karena anugerah dan kedermawanan-Mu, wahai Dzat yang Maha Pemurah.....Ya Alloh 
Bukakan pintu (rizgi),Ya Alloh bukakan pintu (rizgi) Ya Alloh Ya Alloh Dzat Yang Mencukupiku, 
Wahai Dzat Yang Maha Membuka. 


F0101. TENTANG HIZIB 


Oleh Mbah Jenggot 


Secara harfiah Hizib dapat diartikan sebagai golongan, atau kelompok bahkan ada yang 
mengartikan sebgai tentara, Kata Hizib muncul di Al-@uran sebanyak beberapa kali yaitu : 


1. Surat Al Maaidah ayat 56 : 

Dadi pd HO Last adiiy Apa AN Ia 3 
Dan barang siapa yang menjadikan Allah ta'ala, RosulNya dan orang-orang yang beriman sebagai 
pemimpin, maka sesungguhnya Golongan (Hizbu) Alloh-lah sebagai pemenang. 


2. Surat Al Kahfi ayat 12 : 
WAS ae di st es Ha oi 

Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah diantara kedua golongan (Al 
hizbaini) itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal didalam gua itu 
3. Surat Ar Ruum ayat 32 : 

Dn abad La pn J3 Lab IS man IP Sa 
dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. 
setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan (HIzbin) mereka 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5243 


4. Surat Al Fathiir ayat 6 : 
anna Ketemoa Iyn NS Ajar yaa LSI Nyala ado pio HSI Day Ol 
Sungguh setan itu membawa permusuhan bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, 


sesungguhnya mereka mengajak Golongannya (Hizbuhu) agar menjadi penghuni neraka yang 
menyala-nyala. 


5. Surat Al Mujaadilah ayat 19 : 


Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Alloh ta'ala: mereka itulah 
golongan (Hizbu) setan. Ketahuilah bahwa golongan (Hizba) setan lah yang merugi. 


6. Surat Mujadiilaah ayat 22 : Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada 
Allah ta'ala dan kepada hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang 
Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. 
Mereka itulah orang-orang yang didalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah 
menguatkan mereka dengan pertolongan/ ruh yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka 
kedalam syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Allah ridha 
terhadap mereka dan merekapun ridha. Merekalah golongan (Hizbu) Allah. Ingatlah 
sesungguhnya golongan (Hizba) Allah-lah yang beruntung. 


Masih segar dalam ingatan kita, ketika Nabi dan para sahabat bertempur melawan kaum 
musyrikin dalam perang badar, Allah sengaja mendatangkan 5000 pasukan sebagai bala bantuan 
yang bertandakan putih, mereka adalah para malaikat (Hizbullah), kata Hizib sendiri terkadang 
juga digunakan untuk menyebut “mendung yang berarak” atau “mendung yang tersisa”. Semisal 
hizbun min al-ghumum (sebagian atau sekelompok mendung). 


Ternyata untuk selanjutnya perkembangan kata hizib dalam tradisi tharigah atau yang 
berkembang di pesantren adalah untuk “menandai” sebuah bacaan-bacaan tertentu. Misalnya 
hizib yang dibaca hari jum'at, yang dimaksud adalah wirid-wirid tertentu yang dibaca hari jum'at. 
Untuk selanjutnya, makna hizib adalah wirid itu sendiri. Atau juga bisa bermakna munajat, ada 
hizib Ghazaly, Hizib Bukhori, Hizib Nawawi, Hizib Bahri, Hizib Syeikh Abdul Gadir Jailani, Ratib Al- 
Ahdad, yang masing-masing memiliki sejarah sendiri-sendiri. Hizib adalah himpunan sejumlah 
ayat-ayat Al-@ur'anul karim dan untaian kalimat-kalimat zikir dan do'a yang lazim diwiridkan atau 
diucapkan berulang-ulang sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah 
swt. 


HIZIB BAHR 


As Syaikh Abul Hasan Asy Syadzily terkenal sebagai seorang yang memiliki banyak rangkaian 
doa yang halus dan indah, disamping kekayaan berupa khazanah hizib-hizibnya. Salah satu hizib 
beliau yang terkenal sejak dulu hingga sekarang adalah hizib Bahr dan hizib Nashor. Kedua hizib 
tersebut banyak diamalkan oleh kaum muslimin diseluruh dunia, terlebih ulama-ulama besar, 
kendati sebagian dari mereka tidak mengikuti thorigot asy syaikh. Hizib Bahr adalah hizib yang di 
terima Syaikh Abu Hasan asy Syadzili langsung dari Rasulullah SAW berkaitan dengan lautan 
yang tidak ada anginnya. 


Sejarah diterima hizib bahri adalah sebagai berikut : Pada waktu itu asy syaikh Abul Hasan Asy 
Syadzili tengah melakukan perjalan ibadah haji ke tanah suci. Perjalanan itu diantaranya harus 
menyeberangi laut merah. Untuk menyeberangi lautan itu sedianya beliau akan menumpang 
perahu milik seseorang yang beragama nasrani. Orang itu juga akan berlayar walaupun berbeda 
tujuan dengan asy syaikh. Akan tetapi keadaan laut pada waku itu sedang tidak ada angin yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5244 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


cukup untuk menjalankan kapal. Keadaan seperti itu terjadi sampai berhari-hari, sehingga 
perjalannapun menjadi tertunda. Sampai akhirnya pada suatu hari, asy syaikh bertemu dengan 
baginda Rasulullah SAW. 


Dalam perjumpaan itu, Rasulullah SAW secara langsung mengajarkan hizib Bahri secara 
imla' (dikte) kepada syaikh. Setelah hizib Bahri yang baru beliau terima dari Rasulululah SAW itu 
beliau baca, kemudian beliau menyuruh si pemilik perahu itu supaya berangkat dan menjalankan 
perahunya. Mengetahui keadaan yang tidak memungkinkan, karena angin yang diperlukan untuk 
menjalankan perahu tetap tidak ada, orang itupun tidak mau menuruti perintah asy syaikh. Namun 
asy syaikh tetap menyuruh agar perahu diberangkatkan. “Ayo, berangkat dan jalankan perahumu ! 
sekarang angin sudah waktunya datang “, ucap asy syaikh kepada orang itu. Dan memang benar 
kenyataannya, angin secara perlahan-lahan mulai berhembus, dan perahupun akhirnya bisa 
berjalan. Singkat cerita alkisah kemudian si nasrani itupun lalu menyatakan masuk islam. Berkata 
syaikh Abdurrahman al Busthomi, “Hizbul Bahri ini sudah digelar di permukaan bumi. Bendera 
hizbul bahri berkibar dan tersebar di masjid-masjid. Para ulama sudah mengatakan bahwa hizbul 
bahri mengandung Ismullohil “adhom dan beberapa rahasia yang sangat agung. Dalam kitab 
Kasyf al-Zhunun 'an Asami al-Kutub wa al-Funun, Haji Khalifah seorang pustakawan terkenal asal 
Konstantinopel (Istanbul Turki) menulis berbagai jaminan yang diberikan asy Syaikh Abul Hasan 
Syadzili dengan Hizib Bahrinya ini. 


Di antaranya, menurut Haji Khalifah, Asy Syaikh Syadzili pernah berkata: Seandainya hizibku 
(Hizib Bahri, Red.) ini dibaca di Baghdad, niscaya daerah itu tidak akan jatuh. Mungkin yang 
dimaksud Asy Syaikh Syadzili dengan kejatuhan di situ adalah kejatuhan Baghdad ke tangan 
Tartar,Wallahu a'lam. Bila Hizib Bahri dibaca di sebuah tempat, maka termpat itu akan terhindar 
dari malapetaka, ujar Syaikh Abul al-Hasan, seperti ditulis Haji Khalifah dalam Kasyf al-Zhunun. 
Haji Khalifah juga mengutip komentar ulama-ulama lain tentang Hizib Bahri ini. Ada yang 
mengatakan, bahwa orang yang istigjamah membaca Hizib Bahar, ia tidak mati terbakar atau 
tenggelam. Bila Hizib Bahri ditulis di pintu gerbang atau tembok rumah, maka akan terjaga dari 
maksud jelek orang dan seterusnya. Konon, orang yang mengamalkan Hizib Bahri dengan 
kontinu, akan mendapat perlindungan dari segala bala”. Bahkan, bila ada orang yang bermaksud 
jahat mau menyatroni rumahnya, ia akan melihat lautan air yang sangat luas. 


Si penyatron akan melakukan gerak renang layaknya orang yang akan menyelamatkan diri dari 
daya telan samudera. Bila di waktu malam, ia akan terus melakukan gerak renang sampai pagi 
tiba dan pemilik rumah menegurnya. Banyak komentar-komentar, baik dari Asy Syaikh Syadzlli 
maupun ulama lain tentang keampuhan Hizib Bahri yang ditulis Haji Khalifah dalam Kasyf al- 
Zhunun jilid 1 (pada entri kata Hizb). Selain itu, Haji Khalifah juga menyatakan bahwa Hizib Bahri 
telah disyarahi oleh banyak ulama, diantaranya Syaikh Abu Sulayman al-Syadzili, Syaikh Zarrug, 
dan Ibnu Sulthan al-Harawi. Seperti yang telah disampaikan dalam managib Asy Syaikh Syadzili, 
bahwa menjelang akhir hayat beliau, asy syaikh telah berwasiat kepada murid-murid beliau agar 
anak-anak mereka, maksudnya para murid tharigah syadziliyah, supaya mengamalkan hizib Bahri. 
Namun untuk mengamalkan Hizib ini seyogyanya harus melalui talgin atau ijazah dari seorang 
guru yang memiliki wewenang untuk mengajarkannya. Seseorang yang tidak mempunyai 
wewenang tidak berhak mengajarkannya ataupun memberikan hizib ini kepada orang lain. Hal ini 
merupakan adabiyah atau etika dilingkungan dunia tharigah. 


HIZIB BAHR 
PN GI — 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5245 ) 


100 00 So. 290. 33 Oc 0. 8 0. 0. 


ae Pa Hy #LAT Uya pa gran Kmr ye 
D JI SI sh, P LSI, 3 ASN, 3 -U ga Ss Lama Las 


Ha 


Sa alba 5 oa SALA LN Ol, SKB ip 
Iya V5 35 D yan pal 3 


AMENI 2203 -. .. .. 9 3 Sa R3 03 “30 2 0 A- 0 -— 


YA Ipang Al Uas Up He 3 oi Oya 513 

- 0w - 04.90 co. Oow 0. wue 
BD palang sa aa, JI DA LAN Kur G3 pn ag Adi 2 pa LAS panai Ida Wat Va 3 
Bls SAT BAN, 

02,00 OA PN, 


SA) Sy slah PPNI Sl apa JS Topas) 


ce 08 29 10 


BANI pang LAI pn) 
Apa ISA ata pa IK Ta 
CA 


w R0 . w. 03 OoL 
Gap ye BLU Urai 
20 20. » 09 .#c. 
sed va MAU aa 
L 020 - 
AI ye Wis 


9. 0 


aa Fi . un Was ly 
AI pe Onn B3 
ap 


000 201 0 


Maan 
SANTA TA og UN BU UN GAY Oa, 


aa pa JS de Oi 
US Uno KN BSN GI ala JI aa Ugal Wa li 


0. 9 0.90 2 


Was 0 pny la Umbi AA) jin Lelo SS) 


BN A pa S8 AN Je maa, 
dy pas LE pal Digarap Uje Coal ati j3 


Dana) Lan Pelaut MA Ie aa 
SABAR YA gi Woo Job ad DA (XS WA oya 


DA Kah ma JA IAI Ga DA pa pa PA UU Gd 
Dan ah VE Na IK A3 dai 
2 Han di PRE Ia ala an laa ega De HA lan 


9 gr dl OA 


90 0. 0-0 0 0 


POI 90... vw. 9 2025 Peda 


20. 0. 0 
Jp 383 ti Al opal meng 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5246 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 07 AD 90. . X0. 2 0. 0-0 0. 

OligY Hj Lagis Olah ca dl Tp 
— 
(“xX) 

02. OR sda 20 W ... So owA 

Og pai Y Ualad , mail elo AYI 

0-0 0-0 Xx - 9 K0 o- 

Ai HI Al ya SSI Jaa. 

40 .9 Oo 3 Na ah ow wa Bg o & Ta 2 Pa “on . 
mas! adl SAY Y Io 33 Pia daa Kg he, HL 
Si AG Kal TU e Me SA kai Ka UG 
Na 

10 S0 Ww 3. NX AI. 90 0,0 

Td o - oo 40 

bale J yowa pdl Aa 

0. BN NX 8 0-- 

Ul 3,BU Al tg 

Aa MGM KA ro 

Ls jan Y Al Ju 
na 0 : No Tea Angan 0 A0 4 0 53 ee x 
Beyioma CH «Jana OTP ya Ja» Jarpna pelan Aly 


-. WS o0030 5. wo. A 


(3x) 

- 0 w Peda Send PAN TAN KI "AA 0. W 
sa Iya ay ASI J3 SI AI dy Ol 
(3x) 

0-9 00 MW 0 3. 3 OWo.  Oce 2 OA an AN Oo SO 
Ea YAA Kn) yag AS Ale AYI JI YAI gm 
3x9 

ko0o-0o Ao w 3 ae 2. oo Bo - o 2.0 D3 2.9 Rd , o 
2x) 

2.0 - w. 0 ». w 2. 01 

Gb ya MUI AI MK 3 sel 

(3x) 

- - N - 03 90. - 

mela AL YP, SY, 

(3x) 


play kem yA Gay AS Lala (ja Ai lay — 
F0113. Jangan Pernah lelah memohon dan berdo'a 


Oleh Mbah Jenggot 


Ada banyak keluhan yang dirasakan oleh orang-orang yang berdoa. Mereka meminta kepada 
Allah, tetapi belum mendapatkan jawaban dari doanya. Sehingga akhirnya muncul rasa pesimis, 
bahwa Allah tidak mendengarkan keluhan dan kesusahannya. Mengapa? 


Pada hakikatnya ayat “Berdoalah kepadaKu, niscaya akan aku kabulkan”- adalah sebuah janji 
yang mutlak tidak mungkin diingkari oleh Allah Swt. karena sesungguhnya Allah tidak menyalahi 
janji (AS. Ra'd: 31). 


Sabda Rasulallah Saw : “Tidak ada seorang muslim yang berdoa melainkan akan dikabulkan, ada 
kalanya disegerakan didunia, ada kalanya disimpankannya untuknya di akhirat. Dan ada kalanya 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5247 ) 


digunakan untuk menghapuskan dosa-dosanya sesuai dengan kadar doa yang ia ucapkan selama 
ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan tali persaudaraan”. 


Dan beliaupun bersabda : “Nanti pada hari kiamat Allah Swt akan memperlihatkan setiap doa yang 
dipanjatkan oleh setiap orang sewaktu di dunia yang tidak Allah kabulkan, dimana Allah berfirman: 
Hambaku, pada suatu hari kamu memanjatkan doa kepadaku, namun Aku tahan doamu itu, maka 
inilah pahala sebagai pengganti doamu itu”. Orang yang berdoa itu terus menerus diberi pahala 
sehingga ia berharap kiranya semua doanya itu hanya dibalas di akhirat saja dan tidak diberikan di 
dunia”. 

Dari kedua hadist diatas, kita akan mengerti bahwa tidak semua apa-apa yang kita minta (doa) 
kepada Allah, tidak selalu baik untuk dikabulkan di dunia. Tetapi boleh jadi akan lebih baik bila 
diterima di akhirat kelak. Dan pada saat kita berdoa memohon kepada Allah, pada hakikatnya kita 
berada pada posisi dekat kepada Allah, sehingga walau tak dikabulkan di dunia, malah menjadi 
pahala penghapus dosa-dosa lalu. Lalu mengapa kita tidak berdoa? 


Berdoa adalah ibadah. Bahkan dikatakan sebagai ruhnya ibadah. Orang yang hidupnya tidak 
dilewati dengan berdoa maka ia adalah makhluk yang sombong. Padahal perilaku sombong 
adalah termasuk bagian sifat penghuni jahanam. 


Sabda Rasulallah Saw : 

Gap ega Deerkan TALE p Dg Ia Gal DI SI mat Heal Kay Ig JW AP LA & doll ya elo 
Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah ta'ala (yang artinya): “Dan 
Tuhanmu berfirman: “berdoalah kepadaKu, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. 


Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka 
jahanam dalam keadaan hina dina” 


Syekh Ibnu Atthoillah memberikan nasehat didalam kitab Hikamnya: 
Ah Wa YEL JUL ta US ate Ul Cara SA Gd PI ae slah aa KU 
R3 AJ Haa ci SI. 
Janganlah engkau putus asa karena tertundanya pemberian, padahal engkau telah mengulang- 
ulang doa. Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang Dia pilih untukmu, bukan 
menurut apa yang engkau pilih sendiri, dan pada saat yang Dia kehendaki, bukan pada waktu 
yang engkau ingini. 
Di antara syarat diterimanya doa adalah apabila dilaksanakan dengan penuh harapan dan tidak 
berputus asa. Belum terkabulnya doa seorang hamba, padahal ia telah berulang-ulang berdoa 


jangan sampai menjadikannya putus asa, karena Allah berfirman, "Berdoalah kalian kepada-Ku 
maka Aku akan mengabulkanmu.” (Ghafir: 60) 


Allah SWT. akan mengabulkan doa hamba-hamba-Nya. Namun demikian, terkabulnya doa 
tidaklah terikat dengan kemauan si hamba akan tetapi lebih terikat dengan kehendak dan rencana 
Allah. Karena Allah Maha Mengetahui akan kondisi hamba-hamba-Nya: terkadang Allah menolak 
permintaan seorang hamba, karena memang yang terbaik adalah tidak terkabulnya doa itu. Dalam 
konteks ini, ketika Allah menolak suatu doa sebenarnya secara tersirat memberi, sebagaimana 
dikatakan oleh syaikh Atha', "Ketika Allah menolak sebuah permintaan sebenarnya memberi dan 
ketika memberi sebenarnya menolak.” Untuk memperkuat pandangan ini, simaklah ayat berikut 
ini, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5248 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” (Al-Bagarah: 216) 


Abu Dzar al-Ghifari berkata: Doa itu melengkapi amal kebajikan sebagaimana garam melengkapi 
makanan. 


Seseorang yang berdoa hendaknya jangan tergesa-gesa, karena sesungguhnya orang yang 
berdoa kepada Allah niscaya akan dikabulkan segera atau lambat. Kadang kala permohonannya 
dikabulkan seketika, kadangkala dikabulkan pada waktu yang agak lama, kadang kala tidak 
dikabulkan di dunia dan nanti akan diganti dengan pahala di akhirat. 


Setiap kita hendaknya selalu memposisikan diri sebagai hamba Allah yang berdoa, menangis di 
keheningan malam, memohon ampunan atas segala dosa di masa lalu. Memohon limpahan 
kemudahan hidup serta diselamatkan kelak dari api neraka. 


Manusia yang merasa telah cukup puas dengan apa yang didapatkan didunia sehingga tidak mau 
berdoa adalah termasuk manusia yang merugi karena kesombongannya di hadapan Allah Suit. 


Para nabi dan rasulpun selalu menengadahkan tangan memohon dan berdoa kepada Allah Swt 
siang dan malam tanpa lelah. Mereka yang telah dijamin kebahagiaan di akhirat kelak masih mau 
meminta pertolongan Allah. Sedang kita yang belum tahu di mana tempat akhir persinggahan 
masih melalaikan fasilitas doa yang telah disedia di dunia. 


Sebagai suri tauladan kita dapat temukan beberapa kisah para nabi dan rasul yang berdoa untuk 
mendapatkan hajat dan keinginan mereka. Seperti: 


1. Nabi Adam As bapak para manusia memohon ampunan karena telah mendzalimi dirinya 
memakan buah khuldi di surga. Saat diturunkan didunia, setiap hamparan tanah tak terlepas dari 
tetesan air mata penyesalan beliau. Doa beliau: 


Seal ya PSI Way US jiki Ol Lil tele UG, 
"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami 


dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. 
(AS. Al-A'raf: 23) 


2. Nabi Ibrahim As bapak para nabi mendoakan tanah suci makkah sebagai tanah yang diberkati 
oleh Allah, sehingga walau pun terdiri dari tanah yang tandus dan berbatuan, tetapi selalu 
dilimpahi rahmat dari berbagai buah-buah. 


AU du mi Sala apa cr dal ajal Lai Ka (ka Jas 5 
"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah- 


buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari 
kemudian.” (Albagoroh: 126) 


3. Nabi Musa as, nabi yang telah menyelamatkan bani Israil dari kukungan Firaun di mesir, pada 
saat beliau mendapat kesusahan untuk berdakwah karena cacat pada lidahnya, maka ia berdoa: 


JP is ea up Bir Jln pl pay Gina TPA) 
"Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan 
lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku (AS. Thoha: 25-28) 


4. Nabi Sulaiman As, seorang yang mendapat kenikmatan dunia yang luar biasa, yang memiliki 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5249 ) 


kekuasaan atas jin, manusia, binatang, “gn dan air masih mampu Ja Bias doa. 


Bore Itam doi, s3 Lt Ja fp GA Se GAN, Se) Je cai AI Utami Kar al gaya 
selai 
"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh 
yang Engkau ridhais dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba- 
Mu yang saleh." (AS. An-Nami: 19) 
Masih banyak doa-doa yang diucapkan para nabi dalam al-Guran, yang tentunya bila kita mau 
mentadaburi nya kita akan menjadi malu. Alangkah sombongnya kita, alangkah angkuhnya kita, 
alangkah malangnya diri kita yang telah menyia-nyiakan waktu dan umur kita dari perbuatan doa 
kepada Allah sedang para Nabi pun berdoa. 


Berdoalah, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 


2502. CARA MENENGADAHKAN TANGAN SAAT BERDO'A 
DAN HUKUM BACA ALFATIHAH SETELAHNYA 
PERTANYAAN : 


» Fatin Shidgia Factor X 

Shobah al-khoir. Sugeng enjing, sedoyo mawon. 

1. Ketika berdo'a, bagaimanakah Posisi telapak tangan yang benar ? Apakah "nyadong" kedua 
telapak tangan ditempelkan / dirapatkan atau tidak ? 

2. Pada do'a tolak bala' apakah telapak tangan harus dihadapkan ke bawah (dibalik) ? 

3. Apakah do'a harus diakhiri dengan bacaan fatihah ? Biasanya kan kalau rampung berdo'a imam 
bilang: "alfatihah". 


JAWABAN : 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
JAWABAN SOAL NO. 1 dan 2 
Betul seperti pertanya'an Fatin : 


alerlg 23 Gale Dll oa eat Le 33 (HI elealI Ea yamg 10583(217 IL) ore aa BII J- Je oU 2le| 
Joe IS Sean II gama 4 Jay Ini blg AS j3 AL Jung Ugly dkaly Jung uya Jera le BHS Unas Aadl ALS JJ 
SPL CreldII AG Lah Of Ja Ok dh LENSA SBY AS da Jarala ISI jab SNI Aa AU Jl 
ASSIN 3 JB BI AYLA, Ad aah sada) Jesily oz dala Les USU 


Sunnah mulai doa. Telah menadzomkan ibn imad tentang adab doa : 
e duduk menghadap kiblat 
e mulai dengan hamdalah dan sholat alannabi 
e menengadahkan tangan 
e memohon dengan memuji Alloh yng mempunyai kemuliaan 
e mohon yang banyak memuja : 
dasi ah 
e membuka telapak kalau mohon jauh dari balak maka dibalik dengan bagian belakang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5250 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adab doa menurut iman nawawi dalamkitab al-adzkar, dinugil dari imam gusyairi ada 10. Ini saya 

ringkas saja karena panjang pembahasannya dalam adzkar : 

e Memperhatikan kedaan tempat, juga makanan. 

e Memperhatikan waktu sperti dalam sujud, habis adzan , habis sholat dll 

e Menghadap giblat, mengangkat tangan selebar bahu dan diusapkan ke wajah bila selesai 

e Suara sedang, lirih antara keras dan pelan. 

e Berdoa' dengan yang diajarkan nabi 

e Tadlorruk dan khusyu" 

e Bersungguh-sungguh dalam meminta dan yagin dikabulkan 

e Mengulang-ulang baca'an doa 3x 

e Memulai dzikir dengan dzikrulloh yaitu memujinya, sholawat kepada nabi, dan diakhiri seperti 
ketika memulai 

e Kata imam nawawi yang terakhir ini paling penting yaitu taubatan nasukha. Mengembalikan 
hak-hak Alloh dan hak adam. 


Le ng PSU Rao YI LAS el Jl jg da0 galon ay el (LL2 2 0) UN Ilagt MA 3 Toba KAN aa 
Len) UP ab Joon dr Bg DU ah ad ola Al ai slet Jar 0 yag Tar 3 M2 2 SUS edi Jane. 


Dengan mengangkat tangan sejajarpundak walaupun ketika memuji seperti doa' 2 yang lainnya 
karena mengikuti nabi, kalau memohon tercapainya terhindar balak dalam semua umur maka 
hadapkan punggung tangan yang menghadap keatas 


2 Timur Lenk 
JAWABAN SOAL NO. 3 
3. Do'a tidak harus diakhiri dengan fatihah, tetapi boleh membaca fatihah setelah berdo'a 
Ada yang berpendapat begini : 
Jang! Of 2 Oa naa SMS CA TP NG eka Ad elo Joel Jung Usai — Ala jd eleull Aa — RELII 33 
Bata Jaga Of 2G ala BUS p yba Jong j2 AI Koin Jungally Alas AI oli oya Risag Jung ya @SII UT, 
N) VY WU3y Elo Jain dong AI plot AEUIII 3) ya JI celaka GL ppi Wat ya) cdlo Jan Jung ALI 
AE Ay Laba OT Glee EP Led Ky ASI 
Membaca fatihah setelah berdo'a atau sebelum berdo'a dengan maksud tawassul agar do'anya 
dikabulkan adalah perkara yang masyru' dan tidak apa-apa , ada dua alasan : 
1. Tawassul dengan Al-@ur an adalah tawassul dengan salah satu sifat Allah , seedangkan 
tawassul dengan sifat Allah di syare'atkan berdasarkan sepakatnya ulama 
2. Tawassul dengan membaca fatihah adalah tawassul dengan amal sholeh , tawassul dengan 
amal sholeh di syre'atkan dengan berdasarkan sepakatnya ulama , adapun mengapa memilih 


surat fatihah yang di baca (bukan yang lain) itu karena fatihah adalah ummul kitab (induk kitab) , 
makna Al-Gur an terkumpul pada surat fatihah. 


241» pmii 3 GA : 
(EP PU pre ya HL ya da aa jim gal UT GSM yana og HAN S4 pl UT bill AAS ya dh ae mall yah Uperl 
HP ad or SS an Pdt YP AAL op non Ul ag 01 SN UT NI Gal oa daa UT LAI An oa Ie oi AAL 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5251 | 


Al ag POOL jas IT ya MEI ga SIT 3 SIN RE ol) lag ale AI lo AI Sya, JB 1 JB Lage DI oh -— 
ing oa Sila | Lola aa) — dp IL SUN UU MI J3 j9 LO SLYI Als gal ol jd dl 
AP SSS oya da GS Laik G1 Jong j2 dl JBS Ulang uya Ela Ulat Al lah Mp1 oli | Hlm Jong j2 dl 
Kami 3 ya Urang IS USU Gama AI DPS) gadi Aloe ASN y Ata OS La le olga Aidil Salam YI IL JS 


DN SrP P9 9 YP HJ ola) Pd S53 dal ye JS ya SAY Siah! Lalat doeloe ora P3 JS 


146-—1 0 mendi 3 ob dl JU : 

(AI Ag gn SI AT) PUS AEW 5 plg tele AI Clan AI Iyan, JET: JB 0 mg Ab Il des BW 
Old! PLS 3 AI yag ya oakiaat | lemon 1 Ur rta Uma Jek Llilaa WI sila SUN SL ell J3 ya Y) dl Y 
— 


165-—2 yi! WI 3 da sel BA JB : 

(Ol pekan dala AI al AI Jpey JB 1 JB Ae 2 om amal pan Aly S yaa Jae Ba Ai 
sasa ya YP AL Y naniIL LS Gladi Paly ISSN, ya VI AL Y TAI AGS Ol as JT ya ENY ga SI AT PSI ABU 
BUAS uya Ji yel ya ja yel yh MUA P3 y EL ya WLAN GI SMAN HIU pelil JB yA) AI Ae sal Ol KI 
ce ily Elit II WA pb oli lema Ab my ia LIPI Olla ya Ol ps d3 Jl 26 AYI Ol ac Jl 
V3 A3 OS La ls lala Hide Cellaan VI — Aaj Ga — IL JS 3 Sales oya da ISL Y il Gl AI JuKnam 
IS or SAE Vig Boikh! Unliol doeloe Gprg pp JS AS Kas VI) B3 Gran pa JS AI Ki VI Oega il Balam 
AI AAL Ola nd HI IU" Legi SLS Kal al ye Unyo yA Ain D gak HAN jin pay ye 
Lp de bapi GB) PAI il Ula aa II 26 RI OLac JT UN SL ebi J3 AI A3 3 ea SIT, 
aa yA OS Ud AE VI Up IDA JS pd dis las Ska Y OS gaul, Neng dye 1 J3 Usolas, O ylany 


—NG" Byikh! Unliof dorloe Gyrgw AI Wah 1 Ba Untan pa IS 3 3 ngo AN Lor 


KAS ep BJB ho SU ai op MAL Ui 6 op inn gal Udan) ALI pall Jae 3 Cool oat BI BI, « 
OP MA lag tel AI lap AI Syary JB 1 JB pit Kang 0 Ul or ASP Loker ya 4 kal YP L AAS yi ia yg 
ve Bia IP AL IL pall JB AYI V TI Ag 1 Ol as JT ya cra ga SIN UT) «SUSU AS 
SEE Clay 3 OB al ia aja OLI UU 6 Oem Jong j2 AI Ug eygiat M4 Olilan Ula aka SL 

La Gd olga Adel Clan Y) DO JS 3 OLS oya Jai GEA 0 ln Gi Jong je Ja. Unang ya Ily cela 
ola Con pg ISO Lama VI) BE Can ga IS UKM Ga Al H3 ly 4 gadi Bale de Vy can OLS « 
AN oh YP AI J3 ya dnaK Y) Ctua MS pai y yee JS ya SAE Yly «3 kall Lalal 


185-2 Jedl jS 3 SAI an JG: 
(056 — df dl ag YO yag IT ya UNI Ka SI AT) SUSUN RAM OP 1 pekag deleI alo AI Sya, JEJU de ye 
ob Hlm Al an ot Le Jap Slilan | Lala ak SL ya G3 AL SUN SMU pel J3 PL AYLA 
Olga Adel Sala YI A0 JS 2 al oya dat GS AV Kail 1 Jeng je Al Jl Ulum oya dia Selai dl Wak 
orlon Una pg JS AS Kab Vla) Boi Urea pg JS PKN Goat dal) Ji VI) Umi 3 alim Al Yi) din US L ds 
CNG lem oat gala AI) aya Jae 3 Gamal Goal Eli 3 oa Jin Mpaiy ya JS oya Gile V4 SjAal! Lao 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5252 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Seni! yah Ans Jing SAI ye eyang Sya US) ma ya LI 2 1 JEy Seng 3 SH cal ocu 
OP ot MAY 3 JS Ad mada Op AI peang 3 IS) Uyadkal! pkiy ooh Je) Jis Lyad lala ye ALA 
AJA pm oil ena (By GL Raya ah JII Siro RAY ya Kelas diy Laguna JS) yag 07 HJ, SI 
II Sela Fl gala Oman Gal PI Ai yg da HST yag day Uya an ale Cai Ja Lab Ah Unair PI SUN : JG 
JB ANE (bl 0 Ilan IP Bj oya lal Ana 3 LAB skin 3 (CL) OS ul Celena Ul (CE): 
Ma San Aa ea Ola Re naa sea 


020. A0 


IN la Hasi SE Ban Ga ME GTA Ja SLAN Ang elea as ii Wa Ie ye: SAY ja, 


Nia ae 0-2 A0 3 0 LA — 


Me aan anu 


WE S3 Ab 3 II) ALAN GH WA Ola Ang slad Las ii mada ob (0th), 


(am Song et cl yh Gp Ain m3 Sa) lay de 


Ba 0 #0 240 NA 0. - 


LAS OT ale SA RIS Deh) na AI Uh DA Gan OB an aah dor GA ya Ud 
kh Pa ye jak BANI Ud PAI Sol AN 3 Alan JS Sos Jana dee Jis 
JAN Of ag, Gede LI Oi Say pekan Dual JI dag 3 LI IWAN Clay, Ii - silek Y) 


2 . eba aAI Na Ga ia ah Ja SY Ny lah HAN 3 Sa 


Jang 2) yang au Da ea 3 Ba ti tata OYa, Pa Ipa de di Aam Gain Lela PKU 
WA SA ai KY all AE Kab PLAY elus de ole d3 Kata aan GT, ata Gif, 


0 
. .. 


ama . 


- 


(Il AN Aa) GELAS ea AA ya aa al Kol FLY cg 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/591302307559248/ 


2657. INILAH DOA 10 HARI TERAKHIR ROMADLON 
PERTANYAAN : 


2 Ridwan Herdiansyah 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh, tumaros kang, pami doa nu biasa di waos di 10 hri 
terakhir di sasih romadhon kumaha nya ?? minta doa nya ? haturnuhun, wassalamualaikum 
warohmatullahi wabarakatuh 


JAWABAN : 


2 Mbah Cemeng 
WA A:AIKUM SALAM 
III go 3 IN al 
BL yaa ALI SA Oh cabi  Jan U-— Gs 2 - Te aah Ge AA SA ai S3) up 


- 90.0 8 


0 uan Jb SA 1 «ge S6 Ad si SL) ali da Je gt 


GELI ey maa G OLI 


SS jin El el id" d3 Sent aed, Ol Ka 5 — Una oo - Aiile Jlisy ip slow ly 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5253 ) 


SP HEM yinlly 

EL adi 3 All 

SP EU pin yi SI ebi Upah oles OS Ol Untung 

2 17419" ookiama BAR 5 Hb elemI SUS 3 tera aah 184 SL Ll gsali SUS 3 Celah ola" 

Sa Ol ab Jay VJ Uas AI Gaby Ale gl aa AS pin LB jie Uli all iga Ji OT easy 
Dae HEM gia CL yis SU) meli enda" JG Sy ISL jali al" 


ia ay AN GA ia HP gd Ka OR KE Gd Gp: 
2 On Pa Tn aa MPN DN PLAN 


HA ea pai ani pie if (ed salah AG Ol Pe aan say abah atas 


Memperbanyak membaca "Allohumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna". 
Tambahan : 
Sigra SAY 3 elewI lay dil Ugis Ilas AI ob) Ride Sula Uyd ya Tale MG: 
AAA Sypadl  RANAI BULAN) LILIN piadl Alila (al Haa Say MP Hieb PIN 3 AS pie Ob ea 
2 
Ulas 3 las lag PUJI ya pai LS ai Ud 3 WS og), 
Ly Ola MSI padat BL YP All V JB gyad HOW Af play ale Ulas Al lo A0 Legi Galag ol Say Hal PUJI IU, 
Pa oa ALI Les ALI 9 A3 JB aya gal MA ALI Dop ja JAS OS (AA SA) peball Jajal Ly gam Alya! 
K3 oyad Sedang dal Ulas AI Ceko JB) LA Al 3 SUS Jia Jar Leah Alap UG MP Ulo Das Ups Jang cb Ad SG 
RI KA aya Lab GULA 5 Ot ya dls AI Aj AO aa UI KI UI. 


Ida yag ata Bp II ebi 3 Lo pama Angin 3 Dip Ol al Yg tebak! Ola) oya PI Sail sleo gua GA Jb, dika 
esai: 

PN AIA em 

any kenny AT dy AAL Undgan (de Je ml tenda La) hi adl, 

le Ji Ola Aa gp Ah OIL Ol 3 Fa al pad LSN JIN ae 
SY IIS IS L Le Ls sej All Ylasi sjjly cu last ya Aa Rana Oli 17 da UG dl 
bale one) tan Ali (el) CL ja Yg tle Hkd! oya Yg kepo ya! oya Ah AL Yg tendyAA! ya A3 lari (re) 
IA Aan Wb) Len ja Lay send pb US Uya tender La pb Uno) (OB jika pb Crnei Cena Ang Cadang tplyel dag Lage, 
Koi Um pes 4 UI Joong Kedelai Men 4 Ly (pall) anak) Gina 17 OS Lia La Ji (rai) 
PIN SI PI pali2 ga ab MM uye (2 ab Leilaory Cai AL pd pet Gp Uelasel (KA hb Wany 
Lang nang UP joni Gumay mekiy bag oya La DS Lag Up Gong Lan Ali CA) S3) 3 ya Aa DS 
SAN. 

Sg Ca) Galge Oa, WA Jl ie ami S3, dsslagl 33 UnlkI Ah par y Unled eta (rell) 
Ba La J3) (EV HI ya ID (UN ny SEP aye Ula MI Gonta! oya Uilaorly CLS oya Lislgaly UUT 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5254 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Uye call lia ay Unas Uj3 Yap OI J3 Stan belly GUSI oa Cai Lah Lanasly Celeng Bekali se, 
Je UI Nun la Tes ne SA eny LSI Ball el aa 
Lela for SI AI Ae Ui UN ya cit elu Id ily Up Gay cap WS Y Lo Ulos Yg 7 MLS uya cp 
SEL Alang kerang Aly AAS UY yag Udan dilos ye Ae Iles I loy terb Lay DM MAL mi. 


AS Op GA elo dina Gu JB O Logam (mall Ola) ya BII edi 3 LA Ss Bas SA Ah 
Vgeka Lanlis 0 4 Ol pon ytd #aditll Keyla Gg Laalor cal Kenny cake 02 j3 Ata Kennamld Jak Ula ep Tuas 
Iga Ob diy Al pb doa IAIN Gg: 


PN AIA em 

Alang Anang AT JEy AAL Udan de Jne (AL Cek Kay Ai aa, 

(CS) Ke Tab La 

(PA LI) Kab al Lg gama Alya K7 Ai Oto ASI mali MY) AI Yo 

ON ia S3 ji Li RS is Ill (el). 

BANI Lidya 3 Radha Fill Rebel dll Ulat gl (-h. 

Ly Taman BANI Ay Tin LAI HST Lao) BANI Ily LA Gaga aya Url AS AI Led ml (el) 
LAI ya Jail! pe Ia olilap La La Pedas Of SILAT Gg) (AU) JP Gaye WAS! aa Rebel lalat, GUI Ole 
Way dpn Ab Lamang Oiya Ad Ula Jadi, Semi UI Ujasy At en JG Ol ja Jas IS ee plaali, 
Padi Jadi bang Uma Sya Flag Blorlak! So ed Helen Can ba yaaa AG aa sa cadd jl uya 
Dp 3 Lale S telaga G Yale, Kay pall AT ep ali, Kataj Balas B Agt dita g Wilona (4 yk lela) 
Katun TA aya OI MU G3 ldoely dial Unakip (jati Y Lo mai, 

IE adil oya Uelaorly CAN aa Adel oto) telitall oya Ular JUS ya skinny NA opa Al 3 3 BO (ly 
oya aa AA ada 3 Il PT (AI) AA by Sub aj) Ce plang Il AI lo (Ty EA Kai oa el 
Jaan ass (ulas, Ola Al oa 3 Mg COME JI Ia Lo gor II yg 0 pdl asa Ubaya dala S3) 
AN ALA tblin led A ad Pa PAI 3 Ulil aya Aa ya UYA Hal oa SL pa le Wi Lay 
bang Ui Ulil Jjorly Balls jig oya lady ulin Ulin Ad eni ph Gala Ol KUlAla ea PS) Call AI ml 
Pa ea it Aa Rang ip La Lab ALI aa 9 La JS 9 They ng (3, 
eBay CP IS GUA yan CU op Bala jl tani 2D la pai R3 jl laba Bala jl cats CS ia 
BESI, SAS pa oya dandang SUN G Ray TN LIL UI, SA OS (Al). 


OI Oky cari Gaya mat Jl 241 lan nd LI Ola ce Bli Uje le con Tah la Si SD (“) 
LIL Il at HW MJ Ol, Gbk ji dag Sekat ISI Olalaw EU Oly sda INA LI Uap BY ISI OLS 
de sebal BE II Koja sbaa O3 ola ceralua Maid IE II Uas Jelas WI ola boa wan Aa 
SE Got BU) oa SW Gilas Rb Road JI Wlilas ya Gspadily Ulik oya La Lana id! Ulilal ya (el) 
La alan LA gal BPA Wa 9 Reny dial ja ily ka AA uye LA goemiy Li gl R3 Gale op idr, 
Ine He LI BUY 8 GI Lal 2d ypr3 Ea ad ag cisaley Cr va Carl Je, So ay sega 
(T) Spain p3 4 Jasa SU sala, (Sus UG. gl Jua Ga al pr L sleulL Ong PB gal, tele Jydy sai 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5255 | 


Gp Ud sa KENA lang Galon Ll aial Uma Cejia GAN SAAT, el yan ab 9 pra dl Layu 
IV) Sort en 9 Us base Ilegal Ul ps. 

253 Yg Bj Ny Toana Leah gl JAE Yg 074 Ny 2 yg Laday Yg Leah CL) gali DG like ya les ALA okay al (rel) 
SAM If Se Yg Spare JI UP) Yg CEAJE Je del pn SO Yg Can AINI Lah li Vj “33 Leah Uje 
pa lay BILA ya Tiny SULBI a B3 (el Ela CU) G KA Ny CELL lines Yy celeel S3 V, 
LM 3 Ly pl Y Ga Way La) Beby GOLAYI cr (JP Sai) (Elile GAS GELAS ja jay Chia BU Uas 
(USU) JW Kplike L34 cling Cia, 

Uli (hn Ie cat bl (ai Sita Kebal oya lk 3st, Kele La yee ga Silul Sl (lh 
andi east lai Yg tin jab Up yag Sui2 lali Of (HM) tele Y Uy plel US italy telel Y Lag plat La yee 
ratan Ml II Lai di betiyy Unyil U Unta BCS), UUS SG pryy else WI eri ceng SL ln 
Ae ali II Ig Ubin! Ja RU VI 3 Yg Ip Ng pb cegi JS oo Lily CAP LV Jaiiy CL Le SP Sh cehal 
cabol Kay Hi AAS Clan AI CP (kang tenaAal pel y uno y AT (ey JAS Ungu, 

pai mis Al IG og medly oem JS 1 ASI 


2 Sunde Pati 
Sepakat, di akhir sepuluh bulan romadlon disunnahkan memperbanyak doa ini : 


ALLOHUMMA INNAKA AFWUN, TUHIBBUL AFWA FA'FU ANNI 
Ya Allah engkau adalah maha pengampun, engkau suka pada ampunan maka ampunilah aku 
(137 2 yoy nose UI 
Y Sae OTAN dan dh 290 Ahakall JUS), Ol del y pe AI Ole Yg IlenlI (ds Han gl Ulin) 3 tang 
ben Lang Ka Lea Lea Ga AL piall CB yie SL pegi Upah Sing JAN UI Lady ANN ian! Lagu 
LINK DISKUSI 
www.fb.com/groups/piss.ktb/626577134031765/ 
2674. AMALAN AGAR RUMAH AMAN DARI PENCURI 
PERTANYAAN : 
2 Sang Mistikus Cinta 


Assalamu'alaikum, wirid atau aurod apa sajakah yang perlu diamalkan agar rumah dan pekarangn 
kita tidak dapat ditembus pencuri ?? 


JAWABAN : 


Muhajir Madad Salim ? Sebelum tidur membaca BASMALAH 21 kali , tidak akan kemalingan... 
Insyaalloh. 

Timur Lenk 2 Baca nadzom lam yahtalim goththu thoha... 

Ibnu Al-Ihsany » Baca Rotibul Haddad 

Varis ley » Baca Dalailul khoirot sa' glondong. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5256 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
959 — da AN Jgay lai daa Tale, jan Aj Corp IG Al A2 II Con dal P La ca MA Bay 
ant AI Ga JP JG Ipf LAI Jam) Uli JB #3 Jil db JB JGA Eta Jil db Ji JS US jali La Chad lg le 
ab JS oa Bi Ia SAE gan Un mai Can USA 


2022 


964 - SEN LAS ya HIU Iya UE ekay ale SI Oo gl Ji Jav ee Jb as AI gan iga al ye) 
ca Gaga ay pang SA AS rif SE ya SIN II OK Sel Kemal ca el PUT IU 
Juan Sab Aa aa SU ya OI II OLI Dyah la MU ganas oren JL Gyaglady Ai Goda AN, Au 
SARAN ja dna Ol ul ayoo La Ai pb pin Aialor enda ALI JS WA NASI La yalai lal IG Ju 


967 — gi Ae cp pay AP AI uk 3 Jay JG dg 3 ye Oli ga OA ana JD Ga Ol m3 
ca SAE pal Gene AN PN ra ah Garis USA AI gang AI JS elang on IS Cd 
AI 4 SI) dlam US Wa Op UN as OA DES dj ja Jend Jami Eb Ojp Welas 0 GH aja 
nana PU Gl TPL tk aa Lk Jb Ga la sy Kilang as al gaya AI pelan Ata 
KE ma Ibiy SI, 


- 02 - 29 Pa 2 0001 3. 3. D2 2 X90..1 - 0 -. 
DTG — Tamat ILY Lgm Lah MAS sja Ja pekag Ale Al alan Ab yag SU IU Lapis Al ob) ee al uy 
02 a19 -. - -. Y a19 -— 0. 0d -.9 Y 839 
G3 Ghe sim ellalay dal) Celsing Gada, gini Wita Gl melly Lali 3 Rally pall Ulat Gl meli 
0.3. Pa ANN Reed . . 1 : 3. P 2g - 25 Pad . - A5 0g - . - - und (RX) “3 
PI 0g SI IE oya Je Ol Unlam Sel) Ip yag JP GP) Coast UP) Gile ng La Om Oa ebain le, 
0 0 PN aa 0. 2... Oo w 8. 3 og - 8. A0 0. 0 0. . 
MI marun VE) SI Ke ily Aly SAN 29 al gimadi pa CL 
P 20 0 w o 9. a - 8 4 " 2 " 
tob omis | UNO Glee Lb ya OLI AI OLS Sei 2 JB Csadl ogah SES GB olagug (2) 


231 — gni Al elang Ale BI eno BI Sang SI KA Yory Of elagin DN (dy OP opal 02 tara Olah Ah Lagug 
Led DI Hii V EP (Iley Baly Candi deng penat Hata 3) J3" Alang Aale la BI Jay SJ SENI 
SBY Ae Lada Ja JI AU. 


239 — Ji elaa Se 8 sd AI UU JL laga ya dl ory slr HJB La or GAP GP Kesal al PES 3 Laga? 
Lanar tpg | @A Jp UU 2g epang lo lha DI Jas op ter AASe db Jaka j0 AI Kah Cp 
JA Ay Ap ae MAY gp sa Pl" Gamat Iso Taman Menai | AN PT UG Ujang 6 ga CP 

GA ay Kr IS de DIA cah da YAN) IL LKS Up at Ida Lg 
1 Pein Dl de gg DI mela JT SAN JS Ab ag Umi aU Sae Ol pel ale ya JK balet 
Isi SI JEN 3 al tah) sela ad ye diah Kalung dala AN ke ai Plt ya Je ye AT Gua at 
POLA ala gamat ra JI ja daki peng le DI Oo il angn GI Hp Le ily yag tebal al Ijo Ajal 
Le BA Ay oglo Jl Iya daa Lali pa el Laki 1JU & tnya Leal3 Aby et Aa SG tj AL Yg dal Yg tamil Gema 
teh Leasan dy Uya" 

na ana aan an Uu 


2 0.0 - A3 0 2. 


SE Aa Ti gni Dan LA gai Gi La Tin at La Lg KI Aa Cool AI td (oa en LB aa 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5257 ) 


Alay M6 Jali Gaby malin! Adil Jas clay pj RULS Uhy Ca Uks all Ega ja Ala oleh. (Bp " ama 
JM Ope. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/571454979543981/ 


2762. HUKUM MEMBACA BISMILLAH SAAT MAU 
MEROKOK 

PERTANYAAN : 

2 Radhin El-Maujudy 

Assalamu Alaikum.. Bagaimana Hukumnya membaca Basmalah ketika ingin Merokok, mengingat 
adanya Khilafiyah dalam hukum merokok.. ada yang Haram, Makroh dann Mubah.. Apakah 


hukumnya Harom, Makruh, Mubah atau malah mungkin masih mendapat Fadlilahnya.. Mohon 
jawaban dan Ibarohnya.. 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
BISMILLAH semoga bisa membantu, berawal dari hadis : 
Bella AB en P3 AN al 


8 


320-- -a IA. So 8 - Sg. a 0... .. 3 og 8. a a 0. o8 - o 
Omby Cal! ol dimeny oneby ala pl olyy AI And kala, Ig BE yah pe AJA pama A8 Tag UJU 68 JS 


Setiap perkara yang bagus yang tidak diawali dengan BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM maka 
akan cacat/buntung/kurang barokah, menurut riwayat lain dengan bacaan ALHAMDULILLAH. (HR. 
Abu Dawud| 


Menurut sependek pengetahuanku AMRIN DZI BALIN/ perkara yang bagus maksudnya adalah 

perkara yang diperhatikan/penting dalam syariat, jadi hal ini tidak memasukkan perkara haram dan 

perkara makruh pada dzatiyahnya, sedangkan hukum rokok adalah makruh pada dzatiyyahnya 
jadi tidak disunnahkan membaca basmalah bahkan malah makruh. 

(AO PI lap» and Jo AH Lim 

Aang AI JII GI Ag Tino ae Wbily 4 Soge tar Usil Jar yeh Jb elo gi (de by aj: 

Ad JA de Jah pena SDI oya Ale JII GMP AE giga (SI OLI Lam Ap ay 4 A3 st (AU alang) 

ISI 3 OA Of menang. Jaga AU JS day 0 Kal CA Ag pera SAI OLI 3 gem 2 gd jf elali BLU 

SP pebarid Jb ay) KE JI ly ey sks, JG PHRI Cal CAB Gladi La BUSI 3 ata 

Hadi Je Sini Aid Anang! AO ekbai YG PARI JAS HAB Td (TB (Bola pahbadl de) (1 da dp 

bal € Akom Teile pke AS ea Ag ga SAI JIN de JULI Glba: PA dB Sad ULSYI ye ds AU 0g 

apel is U6 OLYI coglahi Of aa 4 Sta JS oat A2 ab 038Y late OS MY JIPYL Ae ye Baaold Ten 

AN Ob Lea Gl (Gea) 1 AP. BALA Aang Ola Gang A1 Gilas LS spa Male d2 JPN yee Up 

US SI pa de pe Akan! pb Taka dd p JLEJI Jam Yg « Las 13 Yg «WS la SU ES Le oa 

2U 2 pay pad og KM SS Copy Jar JS WNA 0) KU ls 0 S3) Umi Le aka cl 0 ma JI Opi ppi SN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5258 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI, ganaill Je AlAsAY Tem Ad Abe OT Jabal 3 Jake andi SAN Abi Yy € Ipad amil 
Fokus pada : 


alan! pP Tara dp JSI Jam Yg € La2 153 Yg «MIS Lay SAY IN LO ob Lea eny da 
0g Jam SS si 29 SM ds 0 33 uyanid Dyah elX. co ls opa CI SL US il PU de pa 


Sedangkan hukum rokok adalah makruh 


JA NAS) Sara Iikrg IS 2 da OY Olanial p4 Ja da Anita Y SY Sy AM Oli ata JAS Andin Y Ha YO) 
IS LAS al Anjani AS) Tamu denga Iin 3 AS j1) pil! lag DUS ISI LAS agan gl Anjing AS Ja 0g 0 Ai Masal y ola dil 
0) m3 ji Il Allan Akil dora Le Ag jitu OLS 


Dan tidak sah jual beli yang tidak ada manfaatnya-,,ada yang berpendapat rokok itu termasuk gak 
sah jual belinya karna termasuk barang yang tidak ada manfaatnya bahkan haram menggunakan/ 
menghisapnya karena adanya dampak negatif dan pendapat ini dianggap lemah/dlo'if.begitu juga 
pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dloifllemah..dan pendapat yang 
mu'tamad/yang bisa dibuat pegangan yaitu sesungguhnya hukum rokok itu makruh,,bahkan bisa 
menjadi wajib jika tau kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif pada dirinya,kalau sudah 
begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah..kadang juga hukumnya rokok tadi menjadi haram 
seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafagoh keluarganya atau ada 
keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya. (keterangan dari kitab 
albajuri juz 1 hal 343 cetakan alhidayah|. 

Dzi balin itu dzatiyyah amrunnya, ini semoga bermanfaat : 


(opa) — el at) 
pp Sialan ya Yg ISI Lag SA Yg SIA AS OSUY ex ola Gl de 3 Al II, (ENI Ind! ad Al) 
ASI Jai B3 bana LS Ad Taun p JUS Jaa Yy LAS S3 ad) 

Kesimpulan : 
Dari keterangan di atas menurut sependek pengetahuanku membaca basmalah saat mau 


merokok tidak disunnahkan bahkan hukumnya baca basmalah tersebut makruh. WALLOHU 
A'LAM. 


2 MeDi Al-Murtaja Rohmata Robbi 

Begini, sependek pemahamanku " dzii baalin " tidak melulu harus melihat dzatiah nya, tapi lihat 
sya'nun dan amrun nya juga " hal / perbuatan ". Memang betul kalau melihat dr keterangan dari 
Mazz Rofi : 


3D yana scan Sa pad CI SL US sil CI AP 
Perbuatan zinnah haram tidak...? atau keterangan beliau yang ini : 
053 Jaas SS #0) KU de 053, 


Memakan bawang mentah makruh, dan tidak ada alasan sewaktu memakanya karena ada tujuan 
obat atau lainya, makanya tetap makruh, beda lagi jika memakan nya akan menjadi sunnah / wajib 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5259 ) 


karena ada 'illat, maka akan seperti rokok hukumnya.Rokok memang makruh namun sya'nun nya 
sudah beda lagi konteks nya / menjadi sunnah or wajib krn jadi obat misal, berbeda jika merokok 
itu tidak ada 'illat sama sekali.Kita kutif lagi yang ini : 


Ce paka 2. yo JS 


Goshob kan dilarang, tapi sya'nun dim konteks ini krn untuk ibadah ( berwudhu ) maka baca 
basmalah nya sunnah : «ws. 
Dan saya kutif ta'rif dzii baalin dari kang sunde : 


(ey 0 AAN HE Ag ga SAI OLI Hy om Boom jl Aaloal! BIN Ah JL le Jadi par IMEI ya Ade JI GL 
BEI sline Yg JG plat YI mal AB Sa AI dedi Lagan RLSUL Batan (SIN GO Ol arang. Jana ld JS « 
SB pall JAS ab! GAS (TAI (ATI pagu day GI Ap YP pasa JL oayiy ME JI dd, 
Ag pita SAN JIN de JI Gp 1 ST JB jindh OLBYI ye Ie pny Ola Ae Sisi Add Wana! las 
Alam emil pe ASI le,5 


Sepemahaman saya di atas tidak menjelaskan tentang dzatiahnya tapi haal nya. Dan ditambah 
dari keterangan kang Ghufron bahwa hukum asal baca basmalah ketika ingin merokok adalah 
makruh dan bisa sunah karena sesuatu hal/ 'aridli.(dari kitab 'ianah 1 /3|. WaAllau'alam. Mohon 
dikoreksi. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/517945888228224/ 

2830. PENYUSUN SHALAWAT ALLAAHUMMA INNII 
AS-ALUKA BIKA AN TUSHOLLIYA...DST 

PERTANYAAN : 


2 Jion Tarjiono 
Mau tanya tentang siapakah penyususn sholawat ini dan keistimewaan sholawat ini : 


- 0 - 0-0 9 90.9 0. - 9 2. Ooo. - 0g 0 0 2... 8. 2 Ion 2 Ya 3e Ye 0. - 0-0» HAG- 
Ld ai Ol atasi perang mal JP) Coke pdl SlasII Hlan Cal atun Una AP pel bai Oi Oh UNA YAI pal 

WEI SN AU ika, ga 
JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab Kanzunnajaah Wassuruur karya Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali @uds 
halaman 15-16 


lo S3 alel Jal sles Lgio tadi 8 Sati sll 98 (HJ) wablwdi Jal saig wobladl JAN (Jil99 039) 
da5 ploI UC peaaw d,S3 :JB9 deal Airius 49 les WII dab LSulino Rudag Usus 0 39) .axii 

Bell nias 100 BAM Tia 0 aga Jl 09 ostuall Sos CS "JB 05m oles WI yu dl El Sas0 ALI 
Slleig Ailsrru WI siogdlg cagall AS 99 Jual de KASI SI ol kawi 99 al sal all Um ki 
ale mas seb sis wiler yo UE) bad saga 3 99 ding Lai R2 Ul all All Yao selai 
Isalkuo Cuuls3 #owAtilo lab yo & 3 is Jg3 Jodo alas Jaslg ago Igbl Cule53 Alba 43 Ml 
13 48 eling say gonad Ja9 50 All Jam ol dles SAI Lo cd0n0 4 :JB9 Ml cmd adl ml) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5260 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


clilsiai 0 sepat led 9d ebi suulil ul Cawlg (BA Bias BH HS LUNA Ol ayal Iga aga 
Iga #38 JB clIS yo AE lal 4 gu sol lo Cukog Cupi Lab CS 3 SB JBS sal JB ceble Lai 
ID 9d9 OS Wo Ulu Roll sgiloll elesll 


063 3850 bsiu ole dlad3 ios Ul ab Sila gi (Kel) Giaa 55 di SAS A3 Il ya dl at 
Sl Gi lai ulii3I3 oran leo siti Ul3 Gina Ka3103 Aall 0163 Gala dallg s WN Lila 
Gaes 


lal Ragi Ul al SI 2033 S8 sad Sl 3 Na kilil 99 Joel J Alis 3 Hua 059 Zall 
AGil Slilulg sb3be 8 II da3 WB PNS Kun ia sich yo ale II Las Akal yo Kie Ius 3 
Go ab 33613 kein0Ag Leslolg Lbokys lesan Akal dita 0d 3 sllu yul Kel « slia253 dikau ye dl 
: Syol dora 3 SAI yu 8 Wc basi € ole Ge3ls GiSln3 3353 ld muc3 H3 D9 « 
slog daan ASI 69 wio5SAI ASI L Solao H8 ie alus jala adl 33 utOgig malao 43 Hull SIS 
ul kbl365 3519 Aku k33 2352533 al Simas Wp9 201365. Aa UD dl ole3 2050 Law ole Al 
Sella 25 al JI 


Dari riwayat diatas diketahui bahwa sholawat tersebut merupakan 'piwulang' dari Nabi Khadhir 
'alaihissalaam' kepada Imam Ghazali... 

Sholawat tersebut juga termaktub dalam Rotibul Kubro lil @uthb Al Habib Thoha yang ditulis 
kembali oleh dzurriyah beliau, Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya. 
Wallaahu A'lam. 


2 Alif Jum'an Azend 


Na an men Pe ATAP YA ELSA AD 
sea JB Laic Al 123) Sgadl anal Sid Uriortioll pia 0,53 a0y dirluall Kadin nadi yan Lagw 
tml gl asia mad sol Tasill odlai IL Syed Sora Ugasioll dewlU pel 99 UgM all Jitu ul 
lo Wilasdlg Ld yo Laila wultdl ala 53 29 nadia Uaadl Koi Fasa Sara Agaioll 
Y Lil woo9 Wdasiall Fusill J9 Bo aiS3 Lmulllg el sasis Jalu ul Ws Ng m05 Cw Isa Y 
Saw sdl dguio golaoll AK 3 Dual 0 LN 99 YAI Soal all Boks Lagiil aluo Ulu Yo R5 
dia ylbJl leo »22209 Gatal 9 Asu Mill yu UN 909 Uduw « ol Wis LS 33 uc dll 9x3) Oasiall al y 
doglsu listig ai AU K5, sulam Ulagll mac at 038 J9 AYI ale Gaooall d1 Uas AJI, 
Sal Siau NT ISA 170 Jgtll Iga cod 9 5 Mall 058 code ls gg suk 9 wulowal yo Wal yo JS ul casg JB 
ade atu Saooall Ola Fu 9D Jgiuoll adl al Saru ang Lani 8 IS Dal dd JAS ob le 
v0 JS kal 93 JB Alas dns is WIN Club $9 don 9 yul all Uldgll M0 Siws Tas Lola 
ala saill Sy USG plug le il Lado Al Jay NI Tati JS dg BAGI 98 SSI Lilo Ulu 
Oo lali il 93 Y gais yo Ja Jl oil Sg L Jp Ao elly 4348 pia! 48 | 4S Aug le dl 

Su) d309 Jatu US9 JB as @doa JI ale LL», ud dB o gol dc 0 gang Abal 93 4 Roisy 
cl AI Iga y Aing siy SS19 Jala Aic Al yud, Sgodl Sant Sdr yo 8918 4SI sWIAl 93 cul, Lo 
Il US Ul Lio HIS Ulol SJ 5839 Aing sni SS Gio 3918 SI 3d yo Jlid US gg alug lc dll 
USSio yulillg dadi las Ylg dobel iS Agio Loss logo SL nebuulug pellgsl Uc sudi el in 
Sosi Jl Asi Jl olic yA 2 Jillg Jal da yall yo Bola MS JI ale sal9 L JleS ole ale 
yo R3 adl cal sil alga II Haugg Batil JB neng Ad 03 adl La dl JS asi Jli3 03 
JI abi sasis lggls el yadl nd JB los Sgiul Loli eatdl olsU ya» dl, ye Ul Atu Hill 
ul Hu Bela yo walk 03 82.4 cllSa goLl Jl io Un, 8 al Gagal Jb bo dbs ae 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5261) 


http://rohaniyate4.forumaroc.net/t51-topic 


Ini lah doa yang diajarkan Nabi Khidir -— semoga salam tetap atasnya -— kepada Al-Imam Al- 
Ghozzali - semoga Allah meridhoinya dan memberi kita manfaat dengan berkatnya — di Masjidil 
harom untuk dibaca pada awal tahun baru hijriyyah, setelah salat sunnah dua rakaat. Inilah 
doanya: 


Siku olE3 385 bisik le gli3 ios Yi ah Sial wal el Gel S5 dl Sella ll yan Jl Al aw 
Gamal 5 31 Lgi La Gulaa3I3 wa lo gd AS Ul3 #0003 R15 tell KIE9 Liku yallg NI, 
saigi Ol allah call hei HE oi Il na Nas lil 9d Jael J Alia ia5 dika 08 Lall 

Asta al aan an as Sie Ip Ne al al abal yo sie ay Sl All, 
23613 tis Nlu9 sal Boa Ls dll Ta oa 25 Sal ul Ag los 3 alhai sbb Alail Jus 
San aU La ea ia Aa lol 43 Mg salin Wa adl Os seal 

33 Kafani9 Kg Sila G3 KBl5E5 salaug 3x9 Al deg 3050 Ungu ME Oli dil sg pes 
Gaal 57 al SESI Ul 1365 39 Xu. 


Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah 
Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah aku mohon kepada-Mu dengan (Nama)-Mu agar Kau 
senantiasa mengaruniakan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan 
seluruh para nabi dan rasul serta keluarga mereka dan para sahabat mereka semuanya. Dan agar 
Kau mengampuniku atas dosa yang telah lalu dan memeliharaku pada yang tersisa dari umurku, 
wahai Yang Maha Penyayang diantara para penyayang. Ya Allah inilah tahun baru telah datang 
dan aku tidak mengerjakan amal apapun dalam permulaan tahun ini kecuali tadhorru'ku 
kepadaMu, maka aku mohon kepadaMu agar Kau memberiku pertolongan untuk melaksanakan 
segala yang membuatMu ridho kepadaku, berupa kewajibanku untuk taat kepadaMu, dan 
tetapkanlah dalam diriku ikhlas untuk mencari ridhoMu dalam menyembahMu. Ya Allah aku 
memohon kepadaMu kebaikan tahun yang akan datang ini baik keberkahannya, kemudahannya, 
keamanannya, dan keselamatannya. Dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan tahun ini, 
penyimpangannya, kesulitannya, ketakutannya, kebinasaannya. Dan aku berharap kepadaMu 
agar Kau dalam tahun ini menjagaku, menjaga agamaku yang mana itulah peganganku, menjaga 
duniaku yang mana disitu aku hidup sekarang, dan semoga Kau sudi menolongku untuk 
melaksanakan segala yang membuatMu ridho kepadaku di akhirat kelak, wahai Yang Maha 
Dermawan diantara para dermawan, Wahai Yang Maha Penyayang diantara pera penyayang. 
Semoga Allah Yang Maha Tinggi tetap melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad dan atas seluruh keluarga dan para sahabat beliau.Doa mereka di dalam surga 
adalah “Maha Suci Engkau Ya Tuhanku”, penghormatan mereka di dalamnya adalah: “Semoga 
keselamatan atasmu”, akhir doa mereka adalah: “Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian 
alam”. | Sumber : http://muhalibaragbah.blogspot.com!/ | 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb./permalink/65068776162070 


2852. DOA AKHIR TAHUN & AWAL TAHUN 


? Zainal Wong Wongan 
Do'a akhir tahun dibaca sebelum adzan maghrib dan do'a awal tahun dibaca setelah maghrib. 


DOA AKHIR TAHUN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5262 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kn ay tin Oli A2 | ding Van KI Oli Uap La il € play turn JT (ey daun UN yag Kara SEM oh 
Gg Ha ap AA EA ai Jo HN 
Ag nang AI JP) Hasan Una Jp Gay ma 


Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Wa sallallaahu “ala sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadiw wa 
'alaa aalihi wa sahbihii wa sallam. Allaahumma maa 'amiltu fi haazihis-sanati mimmaa nahaitani 
'anhu fa lam atub minhu wa lam tardahuuwa lam tansahuu wa halimta 'alayya ba'da gudratika 
'alaa uguubati wa da'autani ilattaubati minhu ba'da jur'ati alaa ma'siyatika fa inni astagfiruka fagfirlii 
wa maa 'amiltu fiihaa mimma tardaahu wa wa'attani “alaihis-sawaaba fas'alukallahummayaa 
kariimu yaa zal-jalaali wal ikraam,an tatagabbalahuu minni wa laa tagta' rajaa'i minkaa yaa kariim, 
wa sallallaahu “alaa sayyidinaa Muhammadiw wa 'alaa 'aalihii wa sahbihii wa sallam 


Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah 
melimpahkan rahmat dankeselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta 
para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa 
yang menjadi larangan-Mu,sedang kami belum bertaubat,padahal Engkau tidak melupakannya 
dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa 
memberikan siksa untuk saya,dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah 
melakukan maksiat.Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada 
saya dengan kemurahan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal 
perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya 
mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran 
dan Kemuliaan,semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan 
harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah. Dan semoga Allah memberikan 
rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad,keluarga dan sahabatnya. . 


DOA AWAL TAHUN : 


02 0 20-90. co. Ag oo co 8 go. og dg 8. 000... B2 0... we ce 8. 

Hd yong malin! Ulas de3 CJ ani SY of el € lang Kenny JT Ae Hape UV pay Lan Se AI log 

s8 end ago .9 - -. PA “3 - 10 ge 9g San 0 Lan 0 AD ee 0. no Pa aa. B-20 

padi BI aki Old (le Dyalig cad pong MIT OWLA Aya deh Lara Bli JST AG Ipa pe King cd yaa 
Oon an emond 2m 203 0 20” Ac 208p 2 20 02 220 2 2. 20k 2 020 MAN 2 2 D9. 00 
temay OI Gjley kaoma UV yag Cikgu ce dll el) SAI NU SY 9 Il 5 Le Id aja La JI 
AA 


Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Wa sallallaahu 'alaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa 
'alaa 'aalihi wa sahbihii wa sallam. Allaahumma antal-abadiyyul-gadiimul-awwal, wa 'alaa 
fadlikal-'azimi wa juudila-mu'awwali,wa hadzaa 'aamun jadidun gad agbala nas'alukal 'ismata fiihi 
minasy-syaitaani wa auliyaa'ihi wa junuudihi wal'auna “alaa haazihin-nafsil ammaarati bis-suu'i wal 
isytigaala bimaa yugarribuni ilaika zulfa yaa zal-jalaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin, wa 
sallallaahu 'alaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadiw wa 'alaa 'aalihi wa ashaabihii wa 
sallamAmin yaa rabbal “alamin 


Artinya : Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga 
Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad 
SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan 
hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempatbergantung. Dan ini 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5263 ) 


tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini 
dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan 
untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk 
melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki 
Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan 
kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta parakeluarganya dan sahabatnya. Selamat 
Tahun Baru Hijriah 1435 H. 


2 KH. Abdullah Afif 
DOA AKHIR TAHUN & AWAL TAHUN 


Dari Kitab : , : 

ea 3 Rae (3 pama, Cal 3S 
Halaman 12-14-17-114-115 
Karya : 


DOA AKHIR TAHUN 
Ia ya (Ad Tni (G3 ya Ch AN yag Al AT alas Ul, 
Adapun doa akhir tahun, hari terakhir bulan Dzul Hijjah adalah sebagai berikut: 
ar 


BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 


lay Aenoy Ai ey Labu Va cie Al le 
WASHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WA SHAHBIHII 
WASALLAM 


Semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad keluarga, 
dan para sahabat beliau. 


90. .@ - 0 Gene 0 034 ee. 208-050 0 Bo 2 03. 3s on 0. 30 22 Ie 0 0 - 0 -. .. 9 3 ANT - 03. 
hn RAI JI og Fari S 3 Hj ala 9 da GI Kanan) M2 (ay Kenali Linud (P Ujaf sya Clan Ll 
die Ka Aan 5 abi ale SA 


ALLAAHUMMA MAA 'AMILTU MIN 'AMALIN FISSANATIL MAADHIYATI WALAM TARDHAHU 
WA NASIITUHUU WALAM TANSAHU WA HALUMTA 'ANNII MA'A GUDRATIKA 'ALAA 
'UGUUBATII WADA'AUTANII ILAT TAUBATI MINHU BADA JARAA'ATII 'ALAIKA 
ALLAAHUMMA INNII ASTAGHFIRUKA MINHU FAGHFIR LII 

Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun yang telah berlalu, yang Engkau tidak 
meridhainya, aku melupakannya, Engkau memaafkanku padahal engkau berkuasa menyiksaku. 
Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lancang durhaka pada Mu. Ya Allah, 
Sungguh aku mohon ampun kepada MU darinya, Perkenankanlah Engkau mengampuniku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5264 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- 0 (3 ...9 30. .. 90 9 LO 00 2. 90W Sownn on 9030. -9 O-e 0 0.00 3. 0. ...9 3 0 — 2. G3 
SA SU aU Lin dlbry daki Uj yg dalih OLS, CA le A03 Ola Jas ca clas Lay pal 


WA MAA 'AMILTU FIIHAA MIMMAA TARDHAAHU WA WA'ADTANII 'ALAIHITS TSAWAABA 
WAL GHUFRAANA FATAGABBALHU MINNII WA LAA TA@THA' RAJAA-II MINKA YAA KARIIM 
YAA ARHAMARRAAHIMIIN 

Ya Allah, segala apa yang aku lakukan dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah 
menjanjikan pahala dan pengampunan kepadaku, maka hendaklah Engkau terima dariku, 
janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat Mu wahai Dzat Yang Mulia, Wahai Dzat 
Yang mengasihi diantara yang mengasihi 


hay ky JI Ja Insan Uas Je Ji AI oo) 


WASHALLALLAAHU TA'AALAA 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WA 
SHAHBIHII WASALLAM 

Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, 
keluarga, dan shahabat beliau 


Dibaca tiga kali.Sesungguhnya syetan berucap: “Aku payah bersama dia sepanjang tahun, dia 
merusak pekerjaanku dalam sekejap”. 

DOA AWAL TAHUN 

al Ju: Ass eni are 2 Te SAN ye PA 3 Jaga Pn) ge RU y Us un. Ss aa salad 29 


(Opi SB Ali If ses Ulas Up UU Mejig 4 Opo Loulia JG L 1Jbiy oU sles) 


Al Allamah Addairabi dalam Fawa'idnya, beliau mengutip dari al Allamah Jamaluddin, cucu Syeikh 
Ibnul Jauzi dari Syeikh Umar bin @udamah al Magdisi menuturkan doa awal tahun dan doa akhir 
tahun. Beliau berkata: Masyayikh kami selalu berpesan dengan doa tersebut dan membacanya. 
Sepanjang umurku tidak pernah ketinggalan membaca doa tsb.Adapun doa awal tahun adalah 
sbb: 


me gan AI gg 


BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 


ag Mes 
ALHAMDULILLAAHI RABBIL “AALAMIIN 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 


Oa Ap Ga ai All ban Gan cd ae pil 


ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALAATAN TAMLAU 
KHAZAA'INALLAAHI NUURAN 
Ya Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad, dengan limpahan rahmat 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5265 ) 


yang penuh cahaya pada khaza 'in Allah 
Papa HA ana IG 
WA TAKUUNU LANAA WA LIL MUKMINIINA FARAJAN WA FARAHAN WA SURUURAN 


Dan limpahan rahmat yang menjadikan kami dan orang-orang mukmin lapang, bahagia dan 
senang 


PE J5 

WA 'ALAA AALIHII WA SHAHBIHII WA SALLIM TASLIIMAN KATSIIRAN 
Juga keluarga beliau, shahabat beliau, dan curahkanlah salam yang banyak atas mereka 
Ia d3 Tera Wa YA 3 Ipa Ae Tag € Sega ema Dar 3 pia Ula ay «Ja maa Kent Sa ma 

KAN ME GB UN AG Dk en DA ada SS ih oa 
ALLAAHUMMA ANTAL ABADIYYU ALGADIIMU AL AWWALU WA 'ALAA FADHLIKAL 'AZHIIMI 
WA JUUDIKAL MU'AWWALI WA HAADZAA “AAMUN JADIIDUN GAD AO@BALA, NAS ALUKAL 
'ISHMATA FIIHI MINASY SYAITHAANI WA AULIYAA-IHII WAL 'AUNA 'ALAA HAADZANNAFSIL 
AMMAARATI BISSUU' WAL ISYTIGHAALA BIMAA YUGARRIBUN!II ILAIKA ZULFAA YAA DZAL 
JALAALI WAL IKRAAMI 
Wahai Allah, Engkaulah Dzat yang abadi, yang terdahulu,yang mula-mula. Atas Anugerah Mu 
yang besar dan kemurahan Mu yang dijadikan pegangan, inilah tahun baru telah datang. Kami 
mohon kepada Mu pemeliharaan selama tahun ini dari setan, sahabat-sahabat, dan pasukannya. 
Dan pertolonganmu untuk melawan nafsuku ini yang selalu mengajak kepada kejahatan, serta 
sibukkanlah (aku) dalam melakukan amal yang dapat mendekatkan diriku kepada Mu sedekat- 
dekatnya, Wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemulyaan 


lay klg AI Jay Insan Uas de Ji AI oo) 


WASHALLALLAAHU TA'AALAA 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WA 
SHAHBIHII WASALLAM 

Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, 
keluarga, dan shahabat beliau 


Logo” 090. - 200 2 33x on 20 2090” 203. -o0 2. Jaco. 
KAL) Ilbapad! ya dil png JK Ag IS) tune Uratial "Oi Ola Ob (BUS ji 


Dibaca tiga kali.Maka sesungguhnya syetan berkata: Orang tersebut memohon perlindungan atas 
dirinya, ditugaskan dua malaikat untuk menjaganya dari syetan dan pengikutnya 


DOA AWAL TAHUN IMAM GHAZALI 
II Oa CA AI aa SAN Kab ea Km PU ye: 


Diceritakan dari Imam Hujatul Islam Muhammad Al Ghazali gaddasallaahu Ta'ala sirrahuu, beliau 
berkata: 


2 ...9 0 2. -09 0 0 0. ce. 9 o- go W. 3&9 9, 8 04 
Pai en ea Moman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5266 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Aku berada di Makkah Musyarrafah pada awal tahun baru Hijriyah dalam keadaan aku melakukan 
thawaf 


Maka terbisik dihatiku ingin melihat Nabi Khadhir “alaihissalam pada hari itu 
Ai Uleta dlu AI rif 
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadaku sebuah doa 
Maka akupun berdoa kepada Allah Ta'ala agar mengumpulkan diriku dengan beliau pada hari itu 
Belum selesai aku berdoa muncullah kepadaku Nabi Khadhir 'alaihissalam di tempat thawaf 
Sab up G3 SA Ta GA OM A3 


Dan akupun berthawaf bersama beliau. Aku kerjakan apa yang beliau kerjakan. Aku ucapkan apa 
yang beliau ucapkan hingga beliau usai dari thawafnya 


Kana ena Matan Cena 
Lalu aku duduk sambil memandangi Baitullah yang mulia 
OIL AAI AJI Via pad Kia Gd UK aa Kama Jor3 2 A Slpr Il BL GAN La casan Y J8) NE 3 


Kemudian beliau menoleh kepadaku seraya berkata: Wahai Muhammad, apa gerangan yang 
mendorongmu memohon kepada Allah "Azza wa Jalla agar mengumpulkan aku denganmu pada 
hari ini di tanah haram yang mulia ini? 


- Bon 2 2 ben 0 0 - 0 0 - B gogo gp 3 00 ga UL0 2 Un D0 Ie 2.8 02. 
Cile mai) Dila ya 2 yaa Lllal & Sh sa of Cs (Bdu lor im OAN Shaw INN CA PT) 


Maka akupun menjawab: Wahai tuanku, ini adalah tahun baru. Aku ingin agar bisa mengikutimu 
dalam menyambutnya dengan sebagian dari ta'abbud dan tadharru'mu 


ae - SB J6 2 Jet Ju 
Beliau berkata: Ya. Beliau berkata lagi: Shalatlah dengan sempurna 
4 ja Vedeo) cai 
Maka akupun berdiri melakukan shalat sebagaimana yang beliau perintahkan kepadaku 
Ian an Ah Oral Mai Pe: Ri Tan Ike 236 :J6 &5 ee SE Ul: 


Ketika aku usai dari semuanya, beliau berkata: Berdoalah dengan doa ma'tsur ini, doa yang 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5267 


mengumpulkan kebaikan dan keberkahan. Yaitu: 
aa 


BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 


PI Ja 


ALHAMDULILLAAHI RABBIL “AALAMIIN 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 


sara povo) el Je) aa padi sll AL Je) atasan A Uas Ie elu (aa of eh OT Sd abi 


ALLAAHUMMA INNII AS'ALUKA BIKA AN TUSHALLIYA WA TUSALLIMA 'ALAA SAYYIDINAA 
MUHAMMADIN WA 'ALAA SAA'IRIL ANBIYAA WAL MURSALIIN WA 'ALAA AALIHIM WA 
SHAHBIHIM AJMATIN 

Ya Allah, aku memohon Mu dengan Mu supaya Engkau mencurahkan rahmat dan salam atas 
junjungan kami Nabi Muhammad, dan semua para Nabi dan para Rasul keluarga mereka dan 
shahabat mereka semuanya 


TAN SN mn PA 
WA AN TAGHFIRA LIl MAA MADHAA WA TAHFAZHANII FIIMAA  BAGIYAYAA 
ARHAMARRAAHIMIIN 


Dan supaya Engkau mengampuniku dosa yang telah lalu, dan menjagaku dari apa ya ng tersisa. 
Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang mengasihi 


L 000 B8. — 9. 08 - 0. 0 LI ee. 9 000. 3-02 no N - 03a. 
Dai AN pa Uas Lalai da Ji Ran Aa pad 


ALLAAHUMMA HAADZIHII SANATUN JADIIDATUN MUGBILATUN LAM A'MAL FIBTIDAA'IHAA 
“AMALAN YUMARRIBUN!II ILAIKA ZULFAA GHAIRA TADHARRU!II ILAIKA 

Ya Allah, ini adalah tahun yang baru datang, sementara aku pada awal tahun tersebut sama sekali 
tidak melakukan amal yang dapat mendekatkan diriku kepada Mu sedekat-dekatnya kecuali 
permohonanku kepada MU 


an Rana Pia Af ul 
FA AS'ALUKA AN TUWAFFI@ANII LIMAA YURDHIIKA "ANNII MINAL GIYAAMI BIMAA LAKA 
'ALAYYA MIN THAA'ATIKA 


Maka aku bermohon kepada Mu agar supaya Engkau berkenan menolongku kapada apa-apa 
yang menjadikan keridha an Mu kepadaku yaitu menjalankan kewajiban taat kepada Mu 


Bae Ba pe ad yaa aj 


WA ALZIMNIYAL IKHLAASHA FIIHI LIWAJHIKAL KARIIMI FII IBAADATIKA 
Dan tetapkanlah aku ikhlas dalam menjalankannya hanya karena Dzat Mu yang Mulia didalam 
beribadah kepada Mu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5268 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 
It Uks ia & 25 Cl Uh, 
WA AS'ALUKA ITMAAMA DZAALIKA 'ALAYYA BIFADHLIKA WA RAHMATIKA 
Dan aku memohon kepada Mu dapat menyelesaikannya dengan anugerah dan rahmat Mu 
Pen UN aa si kaan Wp aka 2 ON 2 abi 


ALLAAHUMMA INNII AS'ALUKA KHAIRA HAADZIHISSANATIL MU@BILATI YUMNAHAA WA 
YUSRAHAA WA AMAANAHAA WA SALAAMATAHAA 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadam Mu kebaikan ini tahun yang datang, kanan dan 
kirinya, keaman dan keselamatannya 


2 2 yena 0 900. . 0 2. L OLX LOLA 0 - 202 ge 
Lela Lg 3 Layang Lay gk Laggyd ca El Sel 


WA A'UUDZU BIKA MIN SYURUURIHAA WA SHUDUURIHAA WA 'USRIHAA WA KHAUFIHAA 
WA HALAKATIHAA 

Dan aku berlindung dengan Mu dari keburukan, permulaan, kesulitan, ketakutan dan kerusakan 
tahun ini 


Sp Kanan ya Ki Hp de bi da 
WA ARGHABU ILAIKA AN TAHFAZHA 'ALAYYA FIIHAA DIINIYALLADZII HUWA ISHMATU 
AMRII 


Aku bersungguh-sungguh memohon kepada Mu agar Engkau menjaga untukku pada tahun ini 
agamaku yang merupakan penjaga urusanku 


9 2 290 0 8. 92. 
PN 


WA DUNYAAYALLATII FIIHAA MA'AASYII| 
Dan duniaku yang menjadi tempat matapencaharianku 


0 -..9 0 8- - 0 OA. 220 0 Ec Ie 
Ba pp Om IU ii 


WA TUWAFFIGAN!II FIIHAA ILAA MAA YURDHIIKA 'ANNII FII MA'AADII 
Dan Engkau menolongku didalam tahun ini apa-apa yang meridhakan Mu terhadapku di tempat 
kembaliku 


CE al ugm oh 


YAA AKRAMAL AKRAMIIN WA YAA ARHAMARRAAHIMIIN 
Wahai Dzat Yang paling Mulia diantara yang mulia. Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang 
mengasihi 


Pn Tan 0. Pend @- Pn pra @- 
play eny Ai Je anta Van Je A1 lo) 


WA SHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WA SHAHBIHII 
WA SALLAM 

Semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, 
dan shahabat beliau 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5269 ) 


n 10 01K — BAD — Oo -0 04 -o. 
(Ml Lead HP) ll Dilan Lead ea ye 


DA'WAAHUM FIIHAA SUBHAANAKALLAAHU WA TAHIYYATUHUM FIIHAA SALAAM 
Doa mereka (penghuni surga) adalah SUBHAANAKALLAAHUMMA (maha suci Engkau wahai 
Allah) dan salam penghormatan mereka ialah SALAAM 


Sena nga daa Mpe3 AT) 
WA AAKHIRU DA'WAAHUM ANIL HAMDULILLAAHI RABBIL “AALAMIIN 
Dan penutup doa mereka ialah ALHAMDU LILLAAHI RABBIL “AALAMIIN 


Wallaahu A'lam Semoga bermanfaat. 
Pekalongan, 29 Dzul Hijjah 1434 / 3 Nopember 2013 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/678473932175418/ 


2975. AMALAN JIKA INGIN MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI / 
PEREMPUAN 


Ada kalanya seseorang galau karena punya anak lima, dan lima-limanya cewek semua. Walau 
sebenarnya tidak perlu galau karena itu karunia Allah. Kita wajib bersyukur masih diberi 
momongan. Namun ada baiknya kita berikhtiar. Dalam kitab al-bujairomi alal Khothib disebutkan : 


0 @ (4 o £ ho 0. 0 (4 0. 20 Ie ho 2 3G. #.. SIae0 - 9 2. oa Pan Td o-- 49 a- (J 8 0 
PJ AI pang #Oginy JA Jl Gd er Je ai mag AP LS ajal ba OS ya Of plang dee AI alan AI Je) ye 
Pad @ Pd o Po - BB. 0-9 . #.a. . 0. - . , @ @ @ 
Be Ai 2 0 S3 Ag SBN Il Kan Ula SU gatal IA 


Dari Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallama, barang siapa menginginkan istrinya melahirkan anak 
laki-laki, maka letakkan tangan pada perut sang istri ketika permulaan merasa hamil dan berdo'a : 


LSI dar TAS Lil GL ll Hi 
Allahumma inni usammi ma fi bathniha muhammadan faj'alhu li dzakaron 


Berikut ini ada pula ijazah doa dari member Angga Alhakimi : Si suami setiap usai sholat 
maktubah jangan lupa menghadiahkan fatihah : 


1. Kepada Rasulullah shallalhu 'alayhi wasallam alfatihah.... 
KALI Ad Celuny Aale AI Ap A2 Cibanah! Gl Bian JI 


2. Kepada para sahabat Nabi Muhammad shallalhu 'alayhi wasallam alfatihah.... 
AEUIN pb Uban y Ale Ab lo Aas Cibsah! Gi elouol ea dl 
3. Kepada para istri dan putra-putri Rasulullah shallalhu 'alayhi wasallam alfatihah... 
KAU pb Ceng dat AI ala #2 Yaly Arta aa dl 


4. Kepada anak yang ada dalam kandungan istriku lahu/laha alfatihah... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5270 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BU Ud dang 
Fatihah yang nomor 4 jika ingin anak laki-laki pake “lahu”. Dan jika ingin anak wanita pake “laha” 
- Oleh : Nur Hasyim S.Anam - 


LINK ASAL : 
www.fb.com/photo.php?fbid-1386795201588950 


3005. HUKUM BERSHOLAWAT TANPA DI SERTAI LAFAD 
ALLAH 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum wr wb. SAHKAH bershalawat kepada nabi Muhammad tidak di sertai lafad 
ALLAH SWT ? Setahu ane nih, kadang ada orang yang bersholawat cuma dengan lafadz "shallu 
alaa nabi", atau contoh : 'alaihish sholaatu was salaamu, contoh lain : wassholaatu wassalaamu 
alaa muhammadin wa aalihii washahbihii ajma'lin, atau bahkan shalawatnya cuma baca 
Muhammad.. Muhammad.. Muhammad. Kalo berdzikir hanya menggunakan lafadh ALLAH kan 
sudah biasa. kalau shalawat hanya menggunakan lafadh Muhammad apa bisa ?. Atas 
jawabannya, terima kasih. | Ishag Udin | 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Sah bershalawat meski tanpa menggunakan lafad Allah. 
Dalam Kitab Hasyiyah Jamal bab Shidatushsholat (3/430) : 


IE PM Je HI ey elo AN Io AI Se lk Wi yi ed Ily OA (Kaban Je AI Ius dp 
ig ig S ji ig ii aa Pa” ig Pe 9 @.- 2. -. 
DI ee ge Dj (sol Basa le Sukai 


An akan tetapi di dalam kitab Imam Ibnu Hajar atas Kitab Al Irsyad (Kitab Fat hul Jawad bisyahil 
Irsyad) jika orang membaca ASHSHOLAATU 'ALAA MUHAMMAD maka itu mencukupi kalau 
diniati do'a. 


Dan dalam bab Rukun Khutbah (Fat hul Wahhab 5/424) juga disebutkan : 
Ae JATI SY, 


dan ALLOOHUMMA SHOLLI 'ALAA MUHAMMAD atau USHOLLI 'ALAA MUHAMMAD. Wallaahu 
A'lam. 


2 Ichsan Nafarin 

Inti sholawat adalah mendoa-kan, memuji, menyanjung kebaikan, kesempurnaan Rosululloh Saw. 
Nyatanya banyak shalawat yang tidak disebutkan di dalamnya lafadh Allah. Namun meski tidak 
disebutkan bukan berarti tidak disandarkan kepada Allah. Semisal assholaatu wassalaamu 'alaa 
asyrafil mursaliin, isim ma'rifat assholaatu dan assalaamu sudah mafhum bahwa yang dimaksud 
adalah shalaatuLLaah dan salaamuLLaah. Atau contoh lain sholli wa sallim daaiman 'ala ahmada 
wal aali wal ashhaabi man gad wahhada, sudah mafhum bahwa maksudnya Allaahumma sholli wa 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5271 ) 


sallim daaiman dst. Iha pertanyaan di atas kan emang begitu, sekedar tidak disebutkan "LAFADH" 
Allah. 


Kalau cuman lafadh Muhammad ya bukan shalawat dong mas, lafadh Muhammad itu hanya isim 
'alam (nama), bukan kalam sempurna. Perlu lafadh lain, tapi kalau tidak menggunakan lafadh 
Allah, di atas sudah banyak diberikan contohnya.. kita memang sudah tentu sering mendengar 
tentang dzikruLLah, tetapi saya belum pernah mendengar dzikru MUHAMMAD. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/697477226941755/ 
www.fb.com/notes/746999461989531 


3039. KHASIAT DOA NURBUAT 


PAN Je Memia SGy AA HKN Spg CI Ka 3) CA TA (33 mel MULAN 653 ali 
Las Ul majkash Oyapi Uas et) & Oky “era NYI AI Ce on, AA ne GA AE ga oa, 
JI 43 dyogI Olla Lagale dylo Olauku H3 pabindl OLI Olntunng Club S3 VI yalay Opi dl OPyky SAI 
Ae pat Cat oya JS Balai Aly Can Gal Komeng (SY Slgal FS Gor JAS) Selunar mung G7 Jo Amal 
Cakar Ie Ad 3. O genap Lag Ball 5 Le) Ola 3 Sh JS de Ll ep AI Ie Jyill GLy Ll US ea (Ol 

Cr Ky di aed. 


“Allahumma dzisshulthanil adziim. Wa dzil mannil gadim wa azil wajhil kariim wa waliyyil kalimaatit 
tammaati wad da'awaati mustajaabati “aagilil hasani wal husaini min anfusil haggi 'ainil gudrati 
wannaazhirinna wa 'ainil insi wal jinni wa in yakadul ladzinna kafaruu la yuzliguunaka bi- 
abshaarihim lamma sami'uaz dzikra wa yaguuluuna innahu lamajnuun wa maa huwa illa dzikrul lil 
aalamiin wa mustajaabu lugmanil hakiimi wa waritsa sulaimaanu daawuda '“alaihis salaamu al 
waduudu azul 'arsyil majiid thawwil "umrii wa shahhih ajsadii wagdli haajatii waktsir amwaalii wa 
aulaadii wa habbib linnaasi ajma'in. Watabaa 'adil 'adaa wata kullahaa min banii aadama 'alaihis 
salaamu man kaana hayya wa yahiggal baathilu innal baathila kaana zahuugaa. Wa nunazzilu 
minal gur'aani maa huwa syifaa-uw wa rahmatul lil mu'miniina. Subhaana rabbika rabbil '“zzati 
ammmaa yashifuuna wa salaamun 'alal murshaliina wal hamdu lillahi rabbil “aalamiin.” 


“Ya Allah robb yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi dan yang 
memiliki wajah yang mulia dan sebagai pelindung kalimat-kalimat-nya serta pengabul do'a-do'a, 
kecerdasan hasan dan husein dari jiwa yang benar, pelindung indra mereka yang melihat serta 
indra jin dan manusia. Dan ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan 
penglihatan sihir mereka tatkala mereka mendengar peringatan lalu mereka berkata-kata, 
sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. 
Allah yang mengabulkan do'a lugmanul hakim dan mewariskan sulaiman bin daud a.s. Ya allah 
robb yang maha penuh kasih, ya allah, ya allah, ya allah robb yang memiliki singgasana yang 
agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan, maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah 
tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku, dan berikanlah rasa 
cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku dari semua 
anak cucu adam a.s. Allah yang hidup dan perkataan itu benar atas orang-orang kafir. Dan 
katakanlah telah datang yang hag dan telah sirnalah yang bathil karena sesungguhnya yang bathil 
itu pasti akan sirna. Dan kami telah menurunkan al-guran itu sebagai penyembuh dan rahmat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5272 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuk orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang dhalim itu tidaklah mendapat sesuatu di 
dunia ini melainkan kerugian.” 


Khasiat yang terkandung dalam doa Nurbuat antara lain: 

» Hajat dapat terkabul, jika dibaca sesudah sholat fardlu secara rutin. 

» Dapat bertemu dengan Jin, bisa merubah rupa . 

» Dapat menyembuhkan hewan yang cacad bila dibacakan pada hewan tersebut. 

» Dapat diampuni dosa kita, jika dibaca ketika matahari terbenam. 

» Dapat disayangi oleh musuh, jika dibaca ketika hendak keluar rumah. 

» Dapat menjadi penjaga rumah dari gangguan jin, sihir, santet dan bahaya lainnya, jika ditulis lalu 
disimpan di dalam rumah. 

« Dapat menyelamatkan serangan hama, jika ditulis lalu diletakkan pada tanaman. 

» Dapat mengusir jin dari tempat-tempat angker, jika ditulis dan diletakkan di tempat tersebut. 

» Dapat kesejahteraan dunia akhirta jika dibaca setiap hari secara rutin. 

“ Dapat menjauhkan dari kekufuran dan perbuatan maksiat jika dibaca 50 kali setiap malam 
Jum'at. 

» Dapat memperlihatkan hal-hal yang indah, jika dibaca 100 kali pada malam Sabtu. 

« Dapat menawarkan air laut, jika dibaca lalu ditiupkan pada air laut tersebut. 

» Dapat awet muda jika dibaca setiap malam Minggu 

» Dapat keselamatan hidup jika dibaca setiap malam Senin. 

» Dapat menguatkan tubuh jika dibaca setiap malam Selasa. 

» Dapat menguatkan gigi jika dibaca setiap malam Rabu. 

» Dapat menjadikan wajah tampak lebih tampan/cantik jika dibaca setiap malam Kamis. 

» Dapat menjinakkan binatang buas jika dibaca pada telinga binatang tersebut. 

» Dapat bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi jika dibaca 100 kali sebelum tidur. 

» Dapat menyembuhkan segala macam penyakit jika dibacakan pada minyak kelapa lalu dioleskan 
pada bagian yang sakit tersebut. 

» Dapat dikasihi oleh penguasa, pejabat jika dibaca setiap hari. 

» Dapat berjalan jauh, jika dibacakan pada daun sirih yang bertemu ruasnya lalu diioleskan 
keseluruh tubuh dan kedua kaki. 

» Dapat bertemu dengan raja jin jika dibaca pada tengah malam dalam keadaan suci. 

» Dapat keselamatan dari pertempuran jika dibaca ketika akan berangkat bertempur. 

» Dapat diterima lamaranya jika dibaca ditempat sunyi setelah siangnya berpuasa. 

» Dapat memudahkan kelahiran jika dibacakan pada segelas air lalu diminumkan pada Ibu yang 
akan melahirkan tersebut. 

» Dapat menyembuhkan sakit pada mata jika dibaca lalu ditiupkan pada mata yang sakit. 

« Dapat menyembuhkan gigitan binatang berbisa jika dibaca lalu ditiupkan pada gigitan tersebut. 

» Dapat kemuliaan di lingkungan masyarakat jika dibaca secara rutin setiap hari. 

» Dapat melenyapkan permusuhan jika dibaca sebanyak-banyaknya. 

SEMOGA BERMANFAAT DAN BERKAH 


- Nawawi Ma'mun - 


LINK ASAL: 
www.fb.com/photo.php?fbid-325256900867437 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5273 


3054. AMALAN ASADULLAHI GHALIB SINGA ALLAH 
YANG MAHA PERKASA 
PERTANYAAN : 


2 Dudung Nexcom Si Pemalas 
Assalamualaikum. Ane Mau Minta Tolong Kepada Semuanya. Untuk DiTuliskan Amalan 
Asadullahil Gholib Beserta Tata Cara Mengamalkannya. Sekian Terima Kasih. 


JAWABAN : 


? Ulilalbab Hafas 

Aslkm sedulur semua...Al-Maghfurlah Fadhilatus Syaikh Sayyidul Walid Pangeran Muhammad 
KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani, pernah mewariskan suatu ilmu yang bernama Asadullahil 
Gholib ( Singa Allah Yang Perkasa ). Satu ilmu langka yang berguna untuk apa saja.Dan diniatkan 
untuk apa saja. Perkenankan Al-fagir untuk berbagi kepada sedulur semua.llmu ini mudah dan 
tidak rumit tapi besar sekali manfaatnya. 


Tata cara pengamalan : 

CUKUP DIAMALKAN SAJA / DIBACA SESUAI DENGAN ATURAN YANG ADA DILEMBARAN 
YANG SAYA SCAN. Tidak ada puasa ! Amalan selain dibaca ba'da sholat fardhu, juga diamalkan 
setiap malam ba'da sholat witir. 


Fadhilahnya : 

1. Penjagaan ghaib 

2. Kharisma/ Kewibawaan 

3. Rezegi 

4. Deteksi barang ghaib 

5. Tawasul kepada para wali..dll. 


Kalimat Ijazah untuk sedulur semua : 

LIRIDHO ILLAHI TA'ALAA WA SYAFAATIN NABI SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMAD SAW 
WA LI BAROKATI KAROMATI AULIA'ILLAHI TA'ALA WAS-SHOLIHIN WA RIDHO WALIDAYNI... 
.AJAZTUKUM HADZAL WIRID..FI JAMIIL MUSLIMIN WAL MUSLIMAT. 


Mohon kirimkan Al fatehah kepada shohibul ijazah Syaikhina wa mursydina Pangeran Muhammad 
Sayyidul walid KH.Ali Umar Toyyib, Al-Palembani.Maka sah bagi siapa saja yang berniat untuk 
mengambilnya sebagai wiridan /amalan dirinya. 


DOANYA : 

1. Alfatehah bil-@obuuli wa tamaami kulli suulin wa ma'muulin wa sholaahis-sya'ni dhohiron wa 
bathinan dafi'atan likulli syarrin jaalibatan likulli khoirin was-sholahi was-suruuri wa ilaa hadrotir 
rasuuli Sayyidina Muhammadin Sholallahu “alaihi wa sallama.Bisirril al-fatehah.7 x 

2. Asyhaduan laa ilaha illallah wa asyhaduanna muhammadan rasulullah. 7 x 

3. Astaghfirullahal adziim. 7 x 

4. Allahumma sholli “alaa sayyidina muhammadin nuridz-dzaati was-sirri saari fi saa-iril asmaa-i 
wash-shifaati wa 'ala aalihi wa shohbihi wa sallim.7 x 

5. Fakasyafna 'anka ghithoo-aka fabashurkal yauma haddid.7x Lahaula walaa guwwata illa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(527a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


billah.7 x 

6. Bismillahi...( Allahu Akbar 3 x Senafas) Tawasaltu Bi Sayyidi Wa Habibi Wa Syafii'i Rasulillah 
Muhammad Ibni Abdullah Sholallahu “Alaihi Wa Sallama Wa Sayyidil Inami Masyrig Wal 
Maghrib Asadullahil Gholib Sayyidina Ali Bin Abi Tholib Karamallahu Wajhahu Wa Tilmidzihi 
Dzul-Iman Lagobuhu Kian Santang, Wal Habib Abdullah Bin Abdul @odir Bil-Fagih, wal Habib 
Abdul @odir bin Ahmad Bil-Fagih,Wal Habib Alwi Bin Ahmad Bahsin. Allahumma iyyakana'budu 
wa iyyaka nasta'iin....... ( Niatkan disini hajatmu)...7 x 

1. Ihfazhna wa salimna min syarril kholgi ajma'iin.7 x 

8. Bihaggi.... : Dzikril lisan : Laa ilaha illallah. 165 x Setelah genap jumlah tersebut, sambung 
dengan ucapan : " Muhammadur rasulullah sholallahu 'alaihi wa sallam". 

Semoga bermanfaat ! Wassalam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/764245200264957 


3133. DOA 'ALAIHIS SALAAM UNTUK SELAIN NABI 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Rizky Alfarizi 
Assalamu'alaikum. tentang "title" atau do'a "Alaihis Salaam". Apakah kita boleh memakainya pada 
selain Nabi dan Malaikat? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Membacakan do'a sholawat dan salam untuk selain nabi dan malaikat hukumnya makruh tanzih. 
Keterangan tentang sholawat dan salam kepada selain nabi ada di kitab adzkar nawawi : 


dil iolus A0 Ui de dual ale Iggnsl(alug Aule dil dus pel Ii nella clasI ade PAI Lb) 
248 lolg AI iuul Si llg elu Jill ade kealsiwlg ld 3193 ole 4 Sit 0 gal 559 salug le 
iall Id 93 lisIg-akug dale All cd Kg gol lip NG celaui agale cha Y al ale ego sell, 
vas SINI SAS Al all api IS UD “4 ii Hd ,S 09 So id JSI JB9 al ubuol yaw Jk 
us Lagi 9 c&adl Jal Jl WN Ay dd LS 09,S0 il 9 SNI Ule SAI Kunuallg vida So 

9 9x20 Lagi US» 9 lo 9D 09 Sollg.ad les (1) 


Ag dil Galah li YL Sila ud 93 eg2250 Viola DLAI ul dls 43 Soteall3 "ulusl JB 
bass US ola - Jag 3g son0 "Ily X laS3 “leg Gilas IL H0 0050 dag 5 1W93 ul LS sagale 
ag Jas slga ade Igitslg. bubu oliso y 3S uls alus le Ul ako We gl SG gal Jp - ulas 
aclulg san)33 aalo.l9 cajlualg ans0 Jl ale9 3020 le Jua Zell JR “Oka 193 ag ai cl, 
Jl va udl lolg. kaul Dual RL Ale Cabul Jin Ag sgt 8 4 Lol 389 sel 3 dayowadl Ela 
X8 selai sae Ad hp NG cell 93 Jasa) NG dal Lairo 93 38 "Lulbual yo Kugall San0 gl Rutll 
Alas ta cilale Ala JAS 4 Ula « vAlalI lolg-cilgo lg elus Id 43 elgung ca dull Ale Hd "JIE: 
Jkosluodles dil el vj ulaal 5 dalkeul wiluug Cuka Romo Ia «Sale tol dlle All 20) ce 
LD) "Jlen3 CSI silg sLsll9 slolll y0 adu 09 cuWlg dubai ade pS lg s1 yi Kay 
dulbowdlh po gKn50 Uus AI sus, 1A3 ul “eloell Law JB lo big “ls g5ug ul dos gl dc Ul, 
seal Aule SAI mma Ja sule Siloy X9 JB la yu da8 All A02) "pd 42 03 Jis 

Aa en na Me Ne 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5275 


beras oblg dosil Hd 92I9 215 up dolulg c 5425 Ualg cw Jl upl9 uubs ul IKS3. 
fokus pada kalimat : 


Dia D8 Kl 93 Jaga DG lal yuno 93 9d #lulsuol yo Hagall Sono gal Kas JB Lada lolg 
cl 30 WN g5elis NI IS ade 019: ce dLall ale “ale "Ulas NE sell ed: 


http://shamela.ws/browse.php/book-1956#page-116 
BAB PEMBACAAN SHOLAWAT ATAS PARA NABI DAN KELUARGA MEREKA 


Shollallohu alaihi wasallam. Para ulama' sepakat terhadap bacaan sholawat atas Nabi Muhammad 
shollallohu alaihi wasallam, dan sepakat terhadap sholawat yang dianggap atas kebolehan dan 
disunnahkan bersholawat atas para Nabi dan para Malaikat secara tersendiri. Sedangkan untuk 
SELAIN para Nabi maka tidak diucapkan sholawat atas mereka secara permulaan, maka tidaklah 
diucapkan "Abu Bakar shollallohu alaihi wasallam". 


Dan diperselisihkan dalam pelarangan bacaan sholawat ini : 

- Sebagian ashab kami berpendapat : haram. 

- Mayoritas ashab kami berpendapat : makruh tanzih. 

- Sebagian besar dari mereka berpendapat : khilaful aula (menyelisihi yang lebih utama) bukan 
makruh. 

Pendapat yang shohih yang diutarakan mayoritas ulama' hukumnya makruh tanzih, karena hal 
tersebut merupakan syi'arnya golongan ahli bid'ah. dan kita sungguh dilarang atas syi'ar 
mereka.dan hukum makruh itu sesuatu yang larangan yang dimaksud telah warid (datang). 


Sebagian ashab kami berkata : pendapat yang mu'tamad mengenai hal tersebut bahwa 
sesungguhnya "sholawat" itu sesuatu yang dikhususkan dalam ucapan ulama' salam untuk para 
Nabi sholawatullohi wasalamuhu alaihim. sebagaimana ucapan kita "azza wa jalla" dikhususkan 
untuk Allah subhanahu wa ta'ala. 


Maka sebagaimana tidak diucapkan : "Muhammad azza wa jalla" -- meskipun beliau azizan wa 
jalilan -- maka tidak diucapkan : "Abu Bakar atau Ali shollallohu alaihi wasallam" meskipun 
maknanya benar.para ulama sepakat atas kebolehan menjadikan SELAIN para Nabi diikutkan 
pada para Nabi dalam bacaan sholawat. maka diucapkan : "Allohumma sholli ala Muhammadin wa 
ali Muhammadin, wa ashabihi, wa azwajihi wadzurriyyatihi wa atba'ihi." 


karena terdapat hadits-hadits yang shohih tentang hal tersebut. dan sungguh kita diperintah 
demikian dalam bertasyahud. dan juga tidak henti-hentinya ulama' salaf bersholawat demikian di 
luar sholat.sedangkan mengenai salam, Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Juwaini yang termasuk ashab 
kami berkata : salam itu semakna dengan sholawat, maka tidak boleh digunakan untuk orang 
yang ghoib, selain para Nabi tidak boleh disendirikan dengan salam. maka tidak boleh diucapkan : 


"Ali alaihis salam." baik dalam permasalahan ini untuk orang-orang yang hidup ataupun yang 
sudah meninggal. adapun untuk orang yang hadir, maka menggunakan dhomir mukhotob/ 
dikhitobi, sehingga diucapkan : "salamun alaik.", "salamun alaikum.", assalamu alaik." atau 
"assalamu alaikum." dan hal ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama'. dan penjelasan 
mengenai ini akan datang dalam bab-babnya insyaallahu ta'ala. 


| PASAL | 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5276 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Disunnahkan memohon ridho dan memohon rohmat atas para sahabat Nabi dan para tabi'in dan 
orang-orang setelah mereka dari para ulama', para ahli ibadah, dan para akhyar (orang-orang 
pilihan). seperti halnya ucapan : "rodliyallohu anhu.", rohimahulloh." dan semacamnya. 

Adapun tentang ucapan sebagian ulama' : "ucapan rodliyallohu anhu hanya dikhususkan untuk 
para sahabat." dan untuk selain sahabat diucapkan : "rohimahulloh." saja. Maka bukan seperti 
apa yang disampaikan, tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Dan pendapat yang shohih 
dari mayoritas ulama' disunnahkan mengucapkan rodliyallohu anhu atau rohimahullah untuk selain 
sahabat. 


Dan dalil mengenai hal tersebut sangat banyak tidak terhitung, jika yang disebutkan merupakan 
golongan sahabat yang menjadi putra sahabat, maka diucapkan : "berkata Ibnu Umar rodliyallohu 
anhuma." begitu pula Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Ja'far, Usamah bin Zaid, dan semisalnya, 
agar mencakup pada diri dan ayahnya kesemuanya. | Al-Adzkar An-Nawawi |. WALLOHU A'LAM . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/766793450010132/ 


3144. DOA MALAM PERTAMA BULAN RAJAB 
Oleh : Yai Abdullah Afif 


1. Doa Syeikh Abdul @odir Al-Jilani radhiyallaahu 'anhu 


“ £ 0. 90 - 9 £ . 02 9 2 290 ISo-- 2 9. . ge 02 20 22 Un 201 Th 0 0.9 -.9 2... B2. 0 - 
Abni Al oa 3 WI) 60 pla Vig any Cllsad Jay Opal Batas) 6D po yatall AN ola SE PAI ll 
AA O 1D ne Tab LD Map “Ane A5” AAA GD Ke We ata oa PAN BUAT 3. 090. bai SI IND AO ANA CR ALB , Te 
desi SI peri) Bas Ida ae asn Ga buya Leni) SL ya SLS ega AE Up oya Ka yag LUas, (ilang 
PN TERM LA RARE Mt Ca MAA Ae DN RAN an LA ian LAN Le Me WN ADA 2 AP MAN SR BRA ANN GA pa Anh 
Kaur As Jua CEbilan oya Balilay dala Long GEbilai oya dani ls ALI Odia daki CUya Lea OP Why ang Cas 
i i Aan AG " Me naa 3 Ba Senada laa 


8 Pad 080. — 0. - - 8. 3 
cedledi Sy Big png Wales (ds Ver) cdnmnn 4 ASI 9 Kamen 


2. Doa Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallaahu wajhahu 


Sa BG ai Bah la ol da yh Login IS Ja 
Bt Ay dina GP, Hary TAN Gas HS Teja HE Kah BI SO U Lala, aah 
Oa HA ea dat Uh agiy Kuma Aa Jai Vj cl dasi, MUI deh Se Tiba LA AG use 


Aja Ganja) Sai anbw 2 talo 2e3 
3. Doa Sayyid Hasan bin Abdullah Ba'alawi al Haddad radhiyallaahu 'anhumaa 


PN 1 PPI MEA LN 0 ag Ao. Lac0 00. oi. Ye aa BER .. .. Pa ANA e 

Ie Kata og, (EN) AI iii Celang Apasng MI (dp Hapun Lukas AS Ji Al Ih pam jI Cya JL AI eng 

-. ow ni Ta s5 0» 3s. o- 3 e Iodo 8 25 - Pa PA Ke -9 35 A 0 8... 8 Ca # 5 - PA aa 

Ch am US Dik SL ali li Spli aii H aU NU pada AI ikat da) UB da3 Alas, V3 
2 T no — A - ya 9 £ 0ge AB. X0  oge PTN - 3. c Par 4 0-0 (op 3 535 rara x .. 


a33 Haa IS de sil) CP pel wi, aa cat ega deli uh comlel Ly Sya Lag pl, 


- 


£ 0-2 L 0... 00. L 0. 3 LI 0 038 X4 0-0 .9- 0 0. 0 -0 0. 0. 1 00 
lemes laga y La yakany Ula gong Lagu cl Gg Ab Pakta NU PAI Kamen oya #LS PI JUladi 1S Ai Pakta 
03X 00 ge 0 AR 01 BA 49 — 0. LA OA o- 0 3 0.0 0Y 4g. o- 4 00 - ee. Pad - - - De 0... 
Ll Diktat CA LAS 3 an Ul La Kai ja Bil (jl al AOA, dell aa, aa G3 Unpar 
. 0.0 G0 0. 


o- 0 aa. 3 00 ge 0 0 . RN. 3 00 ga # 00 2... 02. Ie 22 290 2,0. 9. 3 0. 
All Sles WB iktaly cah Usil A5 candi oya d1 bang Ud Biasa y Clay Ah SI al La dal pa KI Ulony 0 won 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5277 ) 


- 0-0 ge 


ALAN Kane Tea La DL Ula Bin UE AA BN Pa 
na J3 Gp TAN ce Ie ! june La Ga Baba ya le KAN ya Ji oa 
2 ran 2 Dee V 39 


cab Oa aa ae anna 1S| Id Bb cl Aje) m3 Gay ala 3 Ja pa Ae Aa dlgalas 


- 
aa. an BD 20 - 20 


TA Kan ga Dekan Wana de Gp en Ul ag ta AN aa Bika up Sa KU) 


Pil yeni JSI Diktat, Byi2 Uj Upin 1jarmta Up cikal Uj Laga Up yan Aa bale ala Vj Bel Gm 


Bon 0D 0 .. 04 . 0 B .. 100... 
SU) Kn ri WINE HI Aga Ai Ad Cia Kepada SL Gp Wilona af PA Vape Dik) 
Tara 90 9 - 0.YA 0 Bo. - o0ge 0. 0. 0 9 90 20- — PP 0. 28 :.. 


dede an Lani IS oa Boi SAR Ga Aa AR OI SAP ah, bh da Uta ay Sab 
Las laa UT Ur If UI Uta jaan ji Uas USA JUN SL gali eU, 


Han MAA USA lay ale ola Angan Clan di Sm pe) ya Ap yan G7 Ta 3 Diktat) 
Ob Da data Of ld Una AA HD LAU BATA, “Gg tan ls Plan fyi Yk 

AG 3 uh sn na NA peranan cha Ody WA ON tegal D7 U Hilbega 
OI Ih Elang OA tah Jf Yan G9 terbap JG Sarla Up 3 JS Ga tata YG ai 


Pi P. 20. 0 0.9 


da Yap Ui ta ga da Va de dai ey Cai AAU lo SN ea 


BG. Y 0 3 .. SI. La. . SG. 40. 


Xia Van j3 Je Jae pai MA IA VAN de Yo ea. II YA La Van pa le Je li 


3 NO. 02. . SG. GL. - .. SI. 40. 


oa Iya Sl aa) AN jan Va ya Tin AN aa aa Cat Sio de Ya Ja Hi oi 


2 Lean og -. Lo. 3- 00.-0 — - 20 00 05,0 NA 0 000 PN 


ag HE Tea UAN og JAN TA DP ina DI abal KA ang aa la Sa Ki 


2 Be 


Hay tony dl Jay Kata Van Je Hei Al ea bai HA 


Sumber : 


Wallaahu A'lam. Semoga bermanfat 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/775518562470954/ 

3153. KUMPULAN DOA SURAT YAASIIN DAN WAOI'AH 
SERTA AYAT LIMA 


PERTANYAAN : 


» Dimasix Abdillah 

Assalamu'alaikum. Para ustadz & ustadzah PISS-KTB ana hendak tanya beberapa pertanyaan : 

1. Apakah ada doa khusus disaat kita selesai membaca SURAT YAASIIIN , SURAT ALWA@I'AH , 
SURAT ALMULK , SURAT ANNABA' ? 

2. Apakah AYAT LIMA ITU ? Dan apa khasiat dari AYAT LIMA ITU? 

Syukron katsiron atas 'ilmunya para ustadz/ustadzah PISS-KTB. Jazakumullahu khoiron katsiro. 
Wassalamu'alaikum 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5278 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ghufron Bkl 
Do'a setelah baca surat yasin : 


Clgall sad pw do gw IU La 

AS AN3 JSI 55 38 XI ANN SSI Al saw aga al DI AN SSI AI maw pas Jl gas Il AI aw 
2050 bru dc ola Agil Kami H9 slowdl K3 X9 SAI MN dowul R0 UN SI WI maw 
Pai bowl mlwg pag051 dung 050 Lir Jl cg 

bel Usel Walg bulu elo Uiel Lytasiall EL suaka! 059 Walg Usul 503 ic A3 Hiol 
Sy Illg class Il lc Ol yag d3 yo el ya Oles bil Agil yes ob Lasyl yas,l Yas)L 
almg Gale AI la 020 Sui Ul ade leisowg asi Wlg do», Wlg 

1 batal ng bilalb w.At9 U523 dis #3 JS Lis gi data cool ae lesaal pi dago 


ons il utusil 
ibu Ugal III uy Wil 3 Je3 yo Ulu Nasa Na bae 
LIS 3 dal Tadi JS C0 Bay SAI bnmad 33 LS Jis los Lol cw ISI 


adblg Wes ak Uuloci s3 JS9 Wlgolg LrXglg Walg buwsilg Lulsulg Lsbol eled giwig Jhoni Ul AI 
ac Sih pas SS JS ata 09 da SH 9 KL Sg ic j9 da0 lou JS yo el dosig silolg JaiS 8 
R3 saia JS 
slenJI Kyo il doll Wl3 90 50 baclg doliiw V9 Sgsilb Lans9 dodwlg WIL Wos ak 
ball owl yol9 eb3 Lusl yag Lulwol9 wall 98 Lilgsl9 Lisulisog Ud Olg LuNIl J9 W ,2cl 2 
a50 UX 909 ldr low yg Juc ade pelll a09 dl Ul Wakai 9 roko! 9 LL 3OI9 io gol! 9 
osesl JI an yIb bio 3 dodu09 Gale 38 bg Lals Hd Asulidll JloS U35 19 akwg dunnog Jl cg 
wall 0, AW son 9 al yo! slc AL gaun las ll U) eh) Ulu. 
Sumber : 
http://onehope2.wordpress.com/2013/03/17/yaa-d , gs cl 


(Rol Dlsal DLS yo) uu do gw bel 9 Ho elo» 
sana sa a Nai Ne ball Aa seal asi All pa Sosto si under isi ag (ale sell 
abg lom 193 Yg 05X Kd end damai R0 sdy Y SU Adil pa pl SMG JJ 5 sd NI dl Y ll dil 

alel Rusa 

Ka Mae ae sana all ska Ie ala cal 
aa Olla, ala ali ae ola In Siyal elo (oat) Talesell Kel ina Iyas3 Ulas si was L 
alug Gale AVI aluo 2050 elu « ulu Wc leiuowg Gogi lg dos) Wlg AS 3 lg dos, Wlg AS 4 V9 
ce las Gb ang ala HS Le gb ass ola ge Loka ooal 

og Wilis Isa yo Ubaw 09520 JS US Gta! Ula 940 JS JS uutall Ubuw wyll9 Jill owiouadll 
dala asas UK Gatal Sal aah aa Wa dan Bal sus goa gala 
Lana ai en daa lb $ lingod lc 233 RH L (usa. 

Ja Son ss all sanad ya Salsa kal 35 Inaslesw eta SL NS 1833 633 23 mall 
abu us.20 IS ve3 5.80 5 ce uas Mba San ln ala bo all dan eka 
9 ubaw gilg SSI uu ul 3 Jaa v0 Ubaw UgI9 saUl 99 slall S 20 Ula ugiSo Yi alel 
L bea note (usa Aly saga JS Vga 0 GAJI paud) U3SB LS Al Jai loil8 Lol 558 Li 
bcaduwl lcogdaaol lega 

Shoe Lisa bisas all Lead Wali Wali gara plat OA 
(sn )8 ya do50 sal Gelllaay le ses isl gl unta Olla ayat, Jb wusob oli sales oble 
Ne as aa abal as ne aa al us IL Wali bek ta 
Aan aa 

bias Enes laa sb30s bowaonlame Las slbalsls nu Lag gb 3sa ssstdllal uel cell 
Aa aa Ba ea 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5279 ) 


cdi NI csualoll D9 dlg xo20 Ur ole Jl 9 bg Lal baso Xl Al 309 maa) 
ade All alang cad U, WI sdg JiSgll asig WII Uus 9 cy3ll aga dl Iaol Losls L4iS Lou alg 
AJI ale Asang 3 Lo daL Lutig dd IS 98 Jl d9 S050 Urdu 
Sumber : 
http://forums.fatakat.com/thread545757 


Do'a setelah baca surat wagi'ah : 


Asli ani dada seweles 

Hal kos 

(enno de KRI dekat aa suede Wen ankan Be3I soal an 
Ag dya Al ya Kill Soil ita Gas 235 Faddl il Gde Gulo bill ie 3,39 
Asu dorbiall Asal R0 I5all 99 dnuullg yutill HS 539 Jlall 200 lgadl yo (3 dala geling sl53 
98 dala Basa 13 yo) #dullg Bia Ale pa III gali Jai yo Baslo silgall 0d J3 Gasll elsa Lu 
Asal Ul j)g awali batal gai cal Curiga lal yo ag. Sus cal ola ASI ana al dll JS 
abal JS label lip oli Sgm pl DIS3 anal JB « 

ay al all agll Syawal al 43 de3lgll Bag Bel,3 yo bdg Oolisy lag liSuliuo yag Culu all all JB9 
ob Obati & 83YI Jam ul lin Sola Rucy LG las 8 pgale Rungy9 pgie Ball 4 dll gi ul 

Y all isl) Go Ibg alel yu0 Wale 939 diolic le Bac pgl usu big3 gl del3 24331 ul Adal.y0 
gal K3 ata Lila ye Bogilal JUAN Y syg Jaa ol US Endll ic Boga dd Bel,33 cal 
Asi sll & gu pg Cats" Jle3 Dly9 pl el pd dl tag ol 6 desa. 

d9 36 sud! 2 gw KS IJI 3, o—W : JB ag le AU akad WII Jon) 2 yail 12 Ugr 0 al RoSI3 
| | | Slol lagaleg. 

Naa Mas una lag Al ho dl Jawa J8: Jual ve sala gua 


yo slexl Ixdg la VI JiLA3 98 Lag IS KI Kiss lp3 Jl Ja @281 JI 5) gm JeA9 99 WS 9 OSN oag3 
3 yo de A3 bill Ob all . 

sdg Job doc VI slcall lagu Jodi lol: 
asal 599 agull 59 (250225) £ sono! 9S all dim (55045) 2 JS asu Ge3l all 2, aw yi "doll 8 
Wal SI 3 Lo slexJl Id WS 3 yo S4 UB db JI oaga A8 303 (550450) SJl sad iclsu US XI 
asal 99 (552313) Sl 54 yo Ilang . obing . 

(25245)98 sll go pgall 48 Iasl9 Lulo La ul D9 : SI nol doll . 
d0 A81Jl 5) gw La al sluo 509 belu 20 eni p HIU 3) gu La ol sdg Hasuodl (nogall 3) gl 
soal 20 gol HL0 xU dang . 

daoll a91 AS dl Asu B0 (55014) Iii #Aoall 2 gu . 
da pall Atu lal 98 Aeslgll 2 aw sles 
B5 yan 033 ISI 439 pad da3 42) 03 Lana) sad (1) AI cb Dl gp Jl pas ap 
4h 8) dicall Ulsuol lo dimall Ul5L6I3 475 HN LSI3 | KiS9 4Gp Uaio sd TEKI 459 Ly Jlall Uu 9 
412 sil vls 59411 Gs all adal1o stulull gs lullg $ 49kdoluall Ba 5 doLuall Okubi3 
$ igile “ob Bh abi Gale uniSio $15h D290 2 ole lte Go JaB3 4139 d9 G0 
Lao HS03 41950355 A9 Gie Gosawy Y H1Bpuugo Lo yuS3 Sos SSL ThusslSo Ul9 
24juslas IsslS ay 2155 423husiSall JSI Jlols422hac 333 4215 Uggiiu ob SIN) 

4 Da 99 427) caoul all b coal Tuan Loka »3 H1 (25jao 3 ra 1 U325uy 


334 38) cuoal TNI ai Jil G6 4865 SI Pay 435)e asi Si K3) 98 30 yi "39 


(3st a13 ghtu 28 JUS SES Eta UEsol3 MOKa,I G9 Oh 0 as 
A6babsall Sial ale ya ma) IsiKad5hus sia SIB JB Isi Keikddhha 5 Yg s0 MA) 29233 G0 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5280 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kapas Gas Ol I4B)ual3 NI UIIE3I 487) sini Ul Lslse3 LIS5 UX3 Lis ISil Gala IsilS3h 
49652)2995 G0 AB 00 LIS MS ga Sol Ugal! Lal OKI R45Ojnglan 291 Ulun adl U3E gasal 
458) sa Ra ISAMB5) pel Cr Usil $5AP mus G0 « ale as as53husll Lio sila 

Kasal S5 3 ASOh sal G3 Al salt Ul Shui lgi SMTusiSusi Yale SAE (3 
Ysls doi ola Siale SA Nusalei Y lo 43 Kisi KIGal Jati Ul wlE400)GAahkats GS los 
leh WS Oles) alas) 4Ahuse al GRI Al 92 33 Slle 463 ai S3 lo RU IKE2hU 9 SS 

lusa 0 ogail il il HBpuga is SI Ela Sl 3KET) s9 282 LSI JAOG) anta UI 465uaa 
kosa Aksi Sila 67 usosi dl JII SESI 4TOK ya KA Yale BlSI ollas Las MEN sial Si 
Slgay Audi NT Ahaabanll S3 ala Ria86T3hsa seal) Eling 6555 Ialilas CAS 47 2hosiniall CAS Al 
Teh aloe gali II Ku ilg75P Agu Balgan Amd NG 47 Ohlae Ugales JI Kd Ul 97 OhagSUlK 
patyg de Jas elyilan9 duaga1 9 sud al elu ls Yg ID 9D yo L pell tera Jll yaa Al pu 

Jom 51 L Ja L oli Idowo Gay ekulon9 us01 543 sedis JSI Jl Jl Jilay day SIN lil 
SS masi ul plug Gale AU clan spa JI I0n0 Lir obayg aw SL 9 YA lg dolasll 9 Audi 9 Jolal 9 

Hb ai ll giK3 Ng Ang Jl pl Bsalnng Appogell usus Alsly M1 v0 v4 Ag Ls NAS H3 

borbuii lag Aung Jl ale 9 Sono Ur ade AJI ala . Lo aoi AU dl NI Sl yo Sl Ng cus 

Lis 
YTB) usika JS STT UEA Hi 4TO jl Uaalei 3) Kd ISAT ASN RSS Aw NG 
SI 835 Geli3 BD usah il Oma Bas 480himollell 23 Lo dh35 479 Gargball NI Tusi 

Sha ai I C3 Ko dl al 23I 8dhogolali Ni Jils 483) asal omh ISI Yale 482) SS 

(IE 292 488) Om dial G0 US Ul ol 487i RS $ Al ai ABON 21 Fi « olNsh 
Ga US lnl3 491) sal Sl dal Dls Opal Eta Lo US Ul Bls hui 133 

Ii ma Rin 495P cab A5 3 IS OI 49 pt Tales 403) M3 20 355492) Lal su 
96) bak . 

Ld (Jushio yuso gue SL) Cb3 bowl lag peS) 

Ann NA Pa TA DAA Pa DP Me TI Ser DE TN 
SI Jl LAS baal el well all G3 JI Olag jeill pelll »nnoll SW IU ySioll ,unl 
Cun Buta! SIT salad 235 A paid pulsa palodl s3 cilalll Isl Kal suda Kanal Jill seal 

Sa Sel IS Sa se Sa See uu sea UB os 

sattall salill Sal Sal Klg sala sala asri gadi cunali cunall yaa Syjall guomall Mall Wall 

55 Aodl Elo Age Jl gas Aitiol Agil 2 Hdlial Mall ob HWI SNI JoNI 3 dll asal 
Anal ola Ill gal Sale ssi Bil »LAJ gilall ikal gus! gobsli butall al »SNI9 Dal 

SENI Sand le el lol Si alga Sal KB 3S A9 ISA Jly Yg KA 2D yo Lag .» 

Jan ll asal sal dlaluall yuSioll sekali sal s3 ya all LSI pa SI LSN Sa 
OI Ola yo bule GAig la Giling lg Gis WI ad ul las. ASI Jill S3 ma 

R80 83 YG Rasig Low LAS Y pniiayg V8 Y Rei 39 0 Jis lo ulos Jalasg UM Agil 

DS 3S pllg 0d 4 gi 43 Usa yA SJ Ly 39 4 banya Uueeg log lha 4 AaSp3 bal. 

all akog old bola b usc ol. big ye NI siloud d Y3 kuasa sbsl NI suls9, Hlo atw YG 

ale call lo eh 13 Dogs yo deal 03 US lule Jsil Aglll . akug Apn3 Al leg Sono lduw ole 
ci JS Csug will dlia bale stuly dliyio 69 kag JIgic 9.3 WSI9 ahli 4 Cnmua8g belilah 

CalgpNl9 agio ls NI swag w wall asi Waleg d 2209 @ulsl9 guci du gg 19189 do dio US 19 

alif slonllg lesall 59 lai l9 elsa » loo Lia 3 Yg Jul loo busi Y pglll . cun jl pal L lia 3 

gas ska luslg cola we eUdbu GaSIy sal yo yg Yg Ui Nb AK US5) W sawi ulg . Olscall Uso 

lgu 
Na ND TA 
Jball elesl dki Ia 
AS 19 Bl oJl & yg dalang ASLI 8 gw Idtug ASLI 8) gu do 219 da3 all Hg Gay sllluul yul agll 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5281) 


duag9 AS III 2 yaa Jeng A81 JI Hg long A81 JI 2 9m JlaSy9 ASLI d9. JL mulg A88 JI 5, 9. 
4231 9Jl 9m sb yuSy9 ASI JI 5 ga K9 yb09 KBS gJI 2) ga C9Slug HSE Ol 2 gw Jl ioug HSSL JI 3, gw 
G5 gl d .9o-w d 019 ASI III 5 9m olakug A83 OI 2) gau dol S4 9 Ae8l9JI 5 gw sLiiyg AeSl all 3 gw Slug 
sato Lgi L Il) La Lluub b Ulig Lag Y apl dal AG gw a29 Anil gl & ga Bgt 
al yoy Yg Kasi NAS 0333 ad sai ls « Tesla Solo lab Ya 35 ME5yi Ul dlu Jain 4. 
pabi9 GC pell AKSI pel. elinaso yo dlickug law yg sikat usg dlol,3 yc dy MSI gl 
liang gais Gile sial Jaa Y All» 33 ada Jobg opal A03 3309 sus Cpall yuASI9 us UJI. 

dacl Gebtul lo Jic99 ddgc de blg Jhuc blg yu, sud all sud XI dl all cu ala YG Al cl ae 

Ea Clan cal YI asi Las Il 2106 ya 23 le lag, dl egla Eau lou yo el 

PEN Nun Ku Ana lan sa Ska as Sta Si 

uls «34 9390 US « lg: Al33 lol.» YK « ola S3 La Sl « uls « 0x594 logo y 3S Ol WI 

Sp sll 4 galg BU Bsic US ls « lis 39bs3 dub US Us « leo dim US Ulg sich Ls LS 
Hao Las log Liall Jaslg 4 ian 33 X9 Sby N yo wusidy ale balai Yg su Cus Al gissli Ng cus 

Cilabwal9 ewakwol! 21059 yul 49 9519 MdX9 0835 Hd buwulo 4 wu 49 lea Yg SY Yw 
sal all dl Wal Y dll La JSI 5 Y ozmso La 4 Juan Y sling elilusl9 dlo,S9 silat, 
ad oel ag. JJ 233 wall dale yo eh Ssela Jalla yaa yo eh gel 529 pel wo eh Sc 

cal NI Lagi Sig Ng LagiS Indi sgauts cam gal pel. 933 99 ad lola Sob 98 gd R99 su 

sa 2139 « Aolbll 20 cl dmasall Jd yo wulisl ag. am Jl pake Cul sbl Jis yo bit 9 5320 
ISP go be 3S ol yo dg log yxito do dil LS uSJI  goslg JS Lull yo wirelg gusdlg 45 433 

B3 salb Gin JBL lagi Yg « ol Ud959 cx0 ag - 8 da bl La Ie 
Abal dn as sip eh tua ulas co MW ubugblbel code sela Iss caberasa 
 « ellA89 elo S9 Jdgau « NN Riall9 
alfa lea il Uang e5 Usul lg sos lina oleskan el! (NE) aasiBll As) 
all W all Jaslge dls yo al adl uSsgll ye Liarga9 4 gai lo Jbuall Luboll Jali 83) yo plug 
US v0 29 US vals US Cus plsall aglll Lui9 «SN sni Ng dio Yg dino Yg Ti3 UC yo dg Wb 

Cabai X9 Ela yg loud VI Cdi N is pguslB9 ped929 lc 3 2013 pgarul ic LALSI9 All 3 Liw J3 
aluug Guonng Jl cg 2050 Lan ade All slang Kaos Jl Kl L elias 3 05739 5 lag NI eling, 

danlleli 47 ali sasak bal ale Pilu setan Be iban el ola NAS Tolu 

Sumber : 

www.fb.com/notes/310128257631 

https://m.facebook.com/mmhhkkhh/posts/199810116810027 

http://www.albrzh.net/vb/albrzh66693/ 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam. Khusus untuk ayat lima bisa kita temui fahilahnya dalam kitab Khozinatul Asror 
Hal 73-74, pada tiap-tiap ayat ini terdapat sepuluh huruf "AOF" : 


- As.Al-Bagarah - 246 : 


Situs Ja JB Ja 93 Ubi Kls WI Gal ke) Sa IG SI dangg 383 Go Jalla us Go Na adl 33 Al 
KE CK LAB Lil3 bobo S0 18541 583 dll Jum 93 dii NI LI s3 SB II Jia Kl S8 5 1 
GaalldL US JI3 Keio NS NI 1335 Jill 


- Os.Ali-'Imraan -181 : 


19333 Jgi3 IS sada ali K9 Ig Lo Liku eluel (S9 Jd bl UI La casll J3 AU Raw 
Ill Ule 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5282 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Os.An-Nisaa'"- 77 : 


God) Kalo Gp, ISI Jill Agile Cu lala BESI Isila Bdkall Igosals Kosul Igi8 Ke) J8 Gaal dl 35 Jl 
JuB WI & Lo JB cu JSI sll sal Yg) Jl le GL | Isl65 Guns Sl al dll A5 Lali 


Yus Usalli Yg Ml ya 548 558213 
- As.Al-Maaidah - 27 : 
(2 Uki bil JE SEKSN JG SI Go Jiais Jp lodasl Jo J8 UUS 653 SI 3SJL SI xii G5 Ale Jilg 
Cakil 50 AI 
- Os.AR-Ra'd - 16 : 
Jb JS 1512 A3 ii Agwdil U9SIay Y zWal 33 Go LASIBI JS all IIS alalasll 05 Us J3 


JS pelle GBI lis @S (sil 255 al Igles Af osillg Slalll Setu JB Fl smoulg SA2Y Sg 
“Gal Sala d9 sx BK IK all 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/774757632547047 

3236. MENGAPA MENDAHULUKAN BERLINDUNG DARI 
'ADZAABI JAHANNAM ? 

PERTANYAAN : 

2 "Abdulloh 'Afiif 

Pertanyaan : dalam do'a 'Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wamin adzaabilgobri'... 


kenapa meminta perlindungan dari siksa jahannam lebih didahulukan daripada siksa kubur ? 
Padahal kan urutannya siksa kubur lebih dulu dari jahannam! 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wawunya adalah li mutlagil jam'i jadi tak menutup kemungkinan harus jahannam dulu, bisa adzab 
gubur dulu dan bisa adzab jahannam dulu 


2 Ghufron Bkl 
Huruf athof wawu itu menunjukkan muthlagul jam'i, jadi dalam do'a di atas tidak apa-apa walaupun 
jahannam duluan yang disebut. : 


lala Laslas al Kr aa F lela las ola cabe 


» Abdullah Afif 

Riwayat Imam Muslim ada dua, ada 'ADZAABI JAHANNAMA dahulu dan ada 'ADZAABILGOBRI 
dahulu, lihat : 

1. Shahih Muslim 3/246: 


JEUI mama A35 Log Olasll Lal H8 Log Ml OKE G03 K43 UE Go ab Isl il Zell 
2. Shahih Muslim 3/249: 
JEMI gmall 3in3 Olaall5 Lal da3 JII 583 jall UlSe G0 ab sel wal Al 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5283 ) 


dan berikut riwayat Imam Bukhari 2/243 (dan juga Shahih Muslim 3/247): 


2 Klaall diid3 Lal dis Jo sb Sglg JK mumall HB Jo ab Saelg Lal US Lp sb Sgel wil Kel 
polis pilall yo db Sscl yul 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/764604960228981/ 


3320. DO'A DUA MALAIKAT KETIKA PAGI HARI 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum... Tanya hadits : Bagaimana bunyi hadits secara lengkap yang inti artinya 
adalah malaikat setiap pagi berdo'a "Ya Alloh, limpahkan rizki kpada orang-orang yang 
bershodagoh, dan limpahkan kefakiran (atau mungkin yang lain suatu yang negatif) bagi orang 
yang menahan hartanya". Haditsnya bagaimana bunyinya ? (Yusuve El Yanuri). 


JAWABAN : 
Wa'alaikumussalam. Ada sebuah Hadis riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim : 


Kuno bel pall 2S Jang GIS sio bel KI lapisi Jd yA UKS NI 43 bel Kala A3 Lo lo 
— 


"Setiap datang waktu pagi, ada dua malaikat yang turun dan keduanya berdoa. Malaikat pertama 
memohon kepada Allah, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang memberi nafkah/berinfag', 
sementara malaikat satunya berdoa, "Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang pelit." 


slumollg Jail 98 UL 
1010 2 5550 yul 04 Aug sira JDb al s9 Uloukw sin alS0 Ly Al Las LS 04 aw irng 
Jo NI An nd Ty A90 0 lo plug le AU ado Al Iyan» JB JB 845 soul US pl cp As 

kab Kuwoo bel sell SNI Jgiog lal litio el ag Lodasl J9iad 7 yu 


"Tidak satu hari pun dimana seorang hamba berada padanya kecuali dua Malaikat turun 
kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang 
berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." 


dada el JI suSg9 SI JII R39 mual abu 9 (D0 Ul yu Agleo ve): JS 79 011 13, dab 
| alay ye 5 US») 50 yul al 

ls Kitio bacl aglll : loaasl JaE8 UX 54 Ul NI Ad sloll na A93 yo lo) aus lo Al ala gi , 
Iall sde9 HEM a 3 Ko9 colelall 93 SlkiMI 493 Ii: elaledl JI ( lati Sumo Laci aglll ! 53YI Jatu9 
aa AS 


Al-Malla “Ali al-Gari berkata di dalam syarah hadits ini, "Yang dimaksud dengan 'kikir' di sini adalah 
pelit memberikan kebaikan atau harta bagi yang lainnya." 

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Adapun do'a dengan dihancurkan mempunyai makna 
bahwa harta itu sendiri yang hancur atau pemilik harta tersebut, maksudnya adalah hilangnya 
kebaikan karena sibuk dengan yang lainnya." 

Para Imam, yaitu Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan dari Abud Darda' 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5284 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 


Ga ta 5 al ai YI LSI Jl yss Ubi YK lini, Cg YI BS Guns Gal lo 
Y oil Jl Utara ulos 4 KAN MEA MEA AA 16 
Gb Yls Kuas belg GS binio bcl Kl sik. 


"Tidaklah matahari terbit kecuali diutus di dua sisinya dua Malaikat yang berseru. Semua 
penduduk bumi mendengarkannya kecuali jin dan manusia, mereka berdua berkata, "Wahai 
manusia menghadaplah kalian kepada Rabb kalian, karena yang sedikit dan cukup itu tentu lebih 
baik daripada yang banyak tetapi dipakai untuk foya-foya, dan tidaklah matahari terbenam kecuali 
diutus di antara dua sisinya dua Malaikat yang berseru, semua penduduk bumi mendengarkannya 
kecuali jin dan manusia, mereka berdua berkata: Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang 
berinfak dan hancurkanlah harta orang yang pelit.". 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Ical rizaldysantrialit 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/792573580765452 


3375. MAKNA SHOLAWAT DARI ALLAH, MALAIKAT DAN 
UMMAT 
PERTANYAAN : 


2 oni Alfa 

Maaf orag awam numpang nanya : 

1. innallaha wamala ikatahu yusolluna alannabi. Apakah sholawat Allah & malaikat ? 

2. saya pernah dengar bahwa mlaikat ingin jadi ummat Nabi kita, " apakah hal itu betul "jka hal itu 
betul di kitab apakah hal itu ada ? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Bismillahirrohmanirrohiim. Untuk Jawaban no. 1 : 

1. Makna sholawat yang datangnya dari Allah adalah Rohmat dan keridhoanNya' 

2. Jika dari malaikat maknanya do'a dan istighfar 

3. Jika dari dari umat maknanya do'a dan mengagungkan baginda nabi Muhammad SAW 


- Tafsir Aurthuby : 


Lokasi Igmkug Agle Igo Igiol Sl laa 4 owl ale alay ASNlog dll Ul : alas dah. 

Londiml yo JS9 sg Lea 2009 « Up Gil io 5559 « Tigog Oil Duwll Ule Iga) Lp WI Hi WNI 0sd 
slendl SNI y09 « Ulg5)9 Gios) WI yo duallg . el 959 dils97 yol 59 gl « gw d S9 digo Hd 
20) mulagillg elo do 009 « lagiw Yg . 


- Tafsir Thobary : 
lori Igolg Ale Igo Igiol wSJI gal L gull slc Ugly AN0g WII Ul) ali Ug3 Jual yd Jail 


(56)) 
Kilag @ilesall ads 2 ses sal SIS sa aa ana anal 3. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5285 ) 


AS 0g Al « ul) da3 yals al us lo uc geo ii: JB lo gal Wi : JB ade uiias loS 

S3 su20 Ul : Ja ul Jaiy 389 sal ale u9SULu : Jsis (Ale Iglao Igiol wal leah L swll ade glass 
“les 9d bol ll y£ yo UI JS Hk « ul d9 « yIyitiug AKI N0 Jl gosig sai yg Ul ul 
Gisel us dls aed « ordlgtu ISd LuliS yo wud0 log SS lay 389 


Jawaban no. 2 : 
Di dalam kitab Washiyatul Mushtafa, Rasulullah saw. memberikan nasehat yang berharga kepada 
menantunya yakni Ali bin Abi Thalib r.a. 


i3lie3 elalall dmllSo 3 AA 28 yua Cgikal Jas girl ASI aki H0 GKI Ul Jibis disi Iale 
all JII ASI CBN gp akall3 lal img BIUS Rut3 sal 


Wahai Ali! Malaikat Jibril memiliki obsesi untuk menjadi Manusia disebabkan 7 hal: 
1. Shalat 5 waktu dengan berjamaah 

2. Duduk bersama ulama 

3. Menjenguk orang sakit 

4. Mengiring jenazah 

5. Memberi minum kepada orang lain 

6. Mendamaikan dua orang 

7. Memuliakan tetangga dan anak yatim 


Dari uraian tersebut, mungkin tertanam sebuah pertanyaan: Kok bisa-bisanya Malaikat Jibril 
memiliki keinginan tersebut? Bukankah malaikat itu makhluk yang tidak memiliki nafsu? 


Lafadz suci pada redaksi wasiat tersebut, bukanlah bentuk nafsu atau syahwat dari Malaikat Jibril, 
Akan tetapi itu hanyalah bentuk motivasi supaya anak turun Nabi Adam lebih mensyukuri 
keberadaanya, bahwasanya kedudukan anak adam itu bisa jauh melebihi malaikat jikalau mereka 
benar-benar mengamalkan apa yg disyariatkan. Wallahu a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/805887356100741/ 


3505. TAMBAHAN LAFADZ 'TA'ALA' DALAM SALAM 
(REVISI) 

PERTANYAAN : 

2 Duku Adam 

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh. Pertanyaanya : Dalam Warohmatullohi mana 


yang lebih baik. Apa ditambah TA'ALA atau cukup tidak usah ditambah ??? Matur suwun... 
jazakumulloh 


JAWABAN : 


2 Muntagy 

Wa'alaikumsalaam warohmatullah wabarokaatuh. Lebih utama tanpa lafadz TA'ALA.Digiyaskan 
pada ke utama'an ta'awwudz dengan A'udzu billahi minassyaithonirrojim dibandingkan dgn A'udzu 
billahi assami' al Alimi minassyaithonirrojim. Dalam nadzom Al-Faro-idil Bahiyyah, kaidah ke 19 : 


Yus JSI US Ne3 JSI US lo 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5286 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ma kaana aktsaro fi'lan kaana aktsaro fadlan. "Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka 
lebih banyak keutamaanya". 

Terdapat beberapa hal yang di kecualikan, Artinya ada juga hal yang lebih sedikit amalnyanya tapi 
justru lebih utama, paling tidak 13 masalah yang di kecualikan, serta beberapa hal yang 
ditambahkan oleh Nadzim 


Lido Jalil Ja ud # gl la die oeung 
Sila Gill yo Jail # sun! di wis £ 
Sntaoll 58 isl3 40 SSI 58 # 33 lay Siliuul 48 Lalll9 
Justill ade di somlla # Joblk dis ade 39 


"Dan seyogyanya kamu menggolongkan pada perkara yang dikecualikan dari kaidah di atas, 
setiapkali ada dalil yang menetapkan perkara yang lebih sedikit". 

"Seperti dua rokaat tahiyyatul masjid yang lebih utama mengerjakannya dibanding yang lebih" 
"Dan mengucapkan isti'adzah / ta'awwudz dengan shighot yang datang dari dalam Al-Gur'an, lebih 
utama menurut goul muktamad di banding dengan di tambahi" 

"Dan giyaskanlah yang lain pada perkara yang telah disebutkan, dan segala puji bagi Allah atas 
anugerahnya". 

Kyai Bisyri Mushtofa Rembang dalam terjamah nadzom tersebut menjelaskan termasuk yang di 
giyaskan adalah salam dalam selain sholat jenazah,Lebih utama tanpa di tambah lafadz wa 
barokatuh. 

Dan salam dalam selain sholat lebih utama dgn shighot yang biasa di bandingkan dgn di tambah 
lafadz Ta'ala atau Ta'ala azza wajalla. 


? Ibnu Teri Jangari 
Wa'alaikumsalam. Nambahi ibarat dalam Fatawy Haditsiyah 


diuandl Seball dl dar An Alu33 le ya ENI alus 


2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab Fathul Bari, lil Hafizh Ibn Hajar juz 11 halaman 6: 


35 9d ISS9 s Jl 9d Bob JI eat Jed ag s5 JB Ul 49 SL Ul anisa Al dos 9 Sxioll sl y 913 
AS all adl dll tagiil JB yuks Ly 02 Iso 98 dllo al dls din Jd WS 49 ade Sasuall 

WI do 39 Sale Sl JS 0S Ly ol Jay cl JB dub ey Ml uc Tab yo US 59 sig 2,519 
saglil 200 JG JB du20 1 0d Gua y09 WS 49 sll sngil dil 29 Ol luan J3 di ,A809 WS 29 
ubi dls 9 WS 39 Sl dll 

@slo bil Jia wbslelg Klan 98 sL) aul aic Loyal 4 Leul dllo a38 » jlsnJl 00 uc sbg 
» ISI Spa Das ur US JB Jas Ly Jgo dlu yo Lgi 9005 Jua yo dokoll UNI H3 ll 
Laba Sl 59 23 US 4g K2 3 al Mi Ul dong Sule Adul J3 Sule Ml CAS D0 AO Dll 

Gi yik09 MIS yg Al dos 9 caiogoll yuol LV Sule All dagleo Jl HS dil Cube 03 Hb yo Silakan 
| | (alah abs 

ale bob Jl 99 Saad Lgio wash | 0129 Jl V3 yo SS Ul aa) ya dll yul uc Ml HD 4 Jug 
Sasa! Lead! sngsil ISI AS all 


Menurut hemat saya, yang dikehendaki dengan penambahan adalah penambahan lafazh setelah 
WABARAKAATUH (ada yang berpendapat tidak masyru' / lihat Tafsir Ibn Katsier yang dikutip yai 
Hamzah, dan ada pula yang mengatakan boleh sebagaimana pendapat Ibn Dagigil 'led yang 
dikutip al hafizh Ibn Hajar dalam Fathul Bari), yaitu berupa : kalimat WA MAGHFIRATUH 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5287 ) 


sebagaimana hadits dalam Sunan Abu Dawud 4/516 : 


US a9550 gal sus JB da ey BIL LKow ol Ul JB ma y0 sal ul bias odo JII dg 3 Gaul bias 
do» 29 SC All JS SI il ki s5 olimoy -alug Ole All luo- sull 2 Au US Usil Ly d0 up Jp 
Jiladl 3Si IsSd » JB 4 awal » J8 di aK09 IS yg All». 


atau kalimat: 
WA THIIBU SHALAWAATIH sebagaimana riwayat al Bukhari dalam Kitab al Adabul Mufrad (Tafsir 
Al Alusi) : 


s5 sd ale al ISI 00 cal US : JB y0 3 Uc s0 dlu US Waka USAID H3 Soal 2,51 
Sale lal dad Sl 39 dil Ai « oles WI dos 9 Sule Hbd: JS sule All : valas ai 
Gil gl Hulg WS 3g olesi JI do 39 Sule dll: Jl63 «il 39 olesi dil dos 3 


Adapun penambahan lafazh TA'AALA itu memang ada dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dalam Kitab 
Mushonnafnya dan juga al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad dan juga Al Baihagi sebagaimana 
yang dikutip oleh al Alusi dalam Tafsirnya. Berikut riwayat al Baihagi sebagaimana dikutip Al Alusi: 


J3 WS 49 Sdles MUI do» 39 ASalS pdl : J3 le al Na Ul su B90S US aigull al 33 
WS 9 dl Kgtil IT dll ul Yus ll el lo Bg,c 


Riwayat Ibn Abi Syaibah : 


Ml da3 3 Sale Al JBS aga II € Ulas ale aku NS) Ul suga GE (25 US cela up oa Uas 
Jb SI de 3) 5 ES "lal JBS ci 3g dls 


Riwayat al Bukhari dalam al Adabul Mufrad sudah disebutkan diatas. Wallaahu A'lam 


Kesimpulan : 
Lebih utama tanpa menambah lafadi "ta'ala" daripada menambah lafadl tersebut baik di dalam 
sholat maupun di luar sholat. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/838391222850354/ 


3519. KEUTAMAAN DZIKIR SUBHANALLOH, 
WALHAMDULILLAH, WALAA ILAAHA ILLALLOH 
WALLAHU AKBAR 

PERTANYAAN : 

2 Hamba Pendosa 

Assalaamu'alaikum.. mohon pencerahan nya : 

- karena sebab apa kita mengucapkan kalimah "Subhaanallah, Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah, 


dan Allahu Akbar" ? 
- dan apakah makna dan referensinya ? jazakumullahu khair... 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Berkata Al-fagih Abu Laits ra : Barangsiapa yang memelihara tujuh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5288 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kalimah maka ia mulia disisi Allah,dan mulia dikalangan malaikat,dan Allah mengampuni dosa- 
dosanya walaupun dosanya seperti buih dilautan,dan ia akan menemukan kelezatan taat,dan 
diberikan kehidupan yang baik didunia dan akhirat : 
1. Pertama, mengucapkan BISMILLAH dalam setiap memulai sesuatu 
2. Kedua, mengucapkan AL-HAMDU LILLAH ketika telah selesai melakukan sesuatu 
3. Ketiga, Bila terucapkan melalui lisannya sesuatu yang sia-sia,atau mengerjakan pekerjaan yg 
buruk,sedikit atau banyak,maka ia mengucapkan ASTAGHFIRULLOH setelahnya. 
4. Keempat,Bila akan mengerjakan sesuatu ia mengucapkan INSYA ALLAH. 
5. Kelima,Bila menghadapi sesuatu yang tidak disukai ia mengucapkan LAA HAULA WALAA 
@UWWATA ILLAA BILLAHIL 'ALIYYIL AZDIIM. 
6. Keenam,Bila tertimpa musibah baik dalam jiwa atau harta ,sedikit atau banyak,ia 
mengucapkan INNAA LILLAHI WA INNAA ILAIHI ROJI'UN. 
1. Ketujuh,Lisannya selalu basah dengan dzikir LAA ILAAHA ILLALLAH pada siang dan 
malamnya. 


- Nashoihul 'Ibaad hal 33 : 


Jail jig An aa AA Sig £ nyi AU Sis 993 US Rw Li 0 (Oles AI Ans, il) JB 
Jus diloog Sila U3Si9 dell 295 a5ug. sal Sio wi « ola « UI . 

Jl aw? as en Seda LJal . 

dl sem! : so JS yo Eli Jas Ul : sulis, 

dll pasiual : saban maa sel ulu ade ya Il: Wp. 

all alis ul ajil de Jai I5S lsg Jas : Jai Ul sll ISI: SL JI . 

saball olell dil YI 558 Ns Jss Y : Jis 09 5So Aliiiual ISI : puolsll9. 

ussal) adl Lila ai Ul : Jgise 5S gl JB Jlal 8 ge yudill 53 dna doll ISI : cuolallg 

all Xl dl Y oleh Gl lolg Jl sll 33 il de S5 Jl Ol . 


Firman Allah dalam Surat Al- Kahfi ayat 46 
Xl 3183 Glsi dh Sic 3 ULSJkall OI, BNI sLsJi du) Usials Jlall 


Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus 
adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. 
Mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimah 
Ja SU 
dalam ayat di atas adalah ucapan kalimah 
auL NI 538 X9 Jos X9 «4S Wlg call NI Jl Yg ca Sondlg AU lea. 


- Tafsir Thobary : 
doloc up S0509 Il) yul yg WII 09 M05 ul lis ol gbig mebilla mill Al SS ud JB yo S3 
ai Sl yo sa ill ug0 ad) Juic gal Lusi :JB .d9us LuSI 1JB sang oa Ul uc Li 1 Saw 
SubJLoli wLSUI Lo #uloi J3 1 Jia LS us uloic Joo CI Row dl Gaal 3 ul ad, yo 
| dl VI 338 Ya Jos Y cASI WUlg al) soni WI yu Ul dl gp :JB. 
dil cugo 8D) date gal Ui JB dg Wi :JB ea) gal Li 1JE LSI ac ea WI MAS ey As iS 
WNI Jl Y 9d JG Sob w3UI Lo :Ules Ulas JS :Jaa US Yi ulas go DO UJI gowi 
@UL XI 583 X9 Jas X9 ca Moml SI M9 dx05yg Al « Ulung. 


- Tafsir Ibnu Katsir : 
s6 oliu Sa 9 SI allg dl XI Jl X9 WI sondlg WI ya : LOW OLIUI Y wlc cal J9 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5289 ) 


ali sandy cd Ulsag sd NI UN yg #JS Sya lo (Olla USU ) se Ulis Ly Ulas Criogall, 
ol call LL JB awal ep das 5S 95 saka Mall dll, VI i35 Yg Jas Yg «S1 dg 
Saba JB esa ke sang Jos dll NI G25 Yenjas Ye sel dlla dil Lal Yadi sari dll 
JJ Kalla BIS JI 13 mena pl JUS salad Pia ali all OLS 58 Lal Ly Setu 
all NI 333 Yg Jas X9 cal sang LAU ehag 2 ASI Alila call NI IN Seal OLI ye) ema 
Hp al dllg dl NI ll Xg di sadlg Al Gery) kug le Al ac Al Jawa) JB JB R40 gal ce 
Ha elo Say y9Suw ai lol) sesal 339 '"dyd sal US 53 Ke) asal" (old usul 
Sale ngillor Abg Ag) p4Idy Al P9 «dio Uuwlg sio yuald pgollo wc ad Alog pg a30 UO3 Ugolku9 
Olla OLS yo LSI ally all NI dl Yg di andy Al saw yL3 NI cAi0 Ll9 io 963 meal) 
MAIN 2Ja3 cl S3 gd JB Kalla ObSllls ) dg5 ale 2 J9 "Siwa! 99 San! aloNI as jl 
dl slamg pasal 9 WIL NI 598 X9 Jos A9 WI Ilig LA mondlg WII plug SI alga NI 
D9 dlu Jlosi 2059 aloll9 slgaJl 9 Sial 9 doll g lg Doll9 all 9 Jl Jom, ale 

wc JB9 sambal JSI 9 10129 1422 lg Olglowl Caols lo Hill 3 LB sis ll Ula SSL 
Al da5 sa sa ealalg GK LAI Jeihed al oo es all 


- Tafsir Jalalain : 
AI dl X9 W soal All « ob 8 £ ULLAI WLSUI 9 ) lg8 Las Joo £ Lia iba du Usil Jloll ) 
uliNl alob lo SI 4 Nol 459 Llgi el) Sic yu Yall NI 398 X9 Jos X9 agaas al LSI dllg Al 
oles AJI Sic 095 2g 


- Tafsir Aurthuby : 
is5 X9 Jas X9 251 Allg alil NI dl Ng ali sondlg lil slow : lgA8 ogilall lal yd : » sgasll J9 
D3 siy Gama Gl Lol Up Sat yS Olu Lp Bolas yo Aibgo 3 ella da3 cab Wall dll YI 
dil Ml 838 Yg Jos Yg AU NI Jl Yg Ab Sally WI Glhawg LSI All : yall Jas il 1 Ola OLELI, 
ABI yo 1954Siaal) : JB plug Aula dil lan Gil Jgaay l SSI das sal ye melu Odi 
aU NI 898 Yg Jss Yg Ab soollg Raumillg Jegilly 2S) : JB AU Jaw) L 4d log : J3 (Ula) 
ci Ab 33 linag 351 plug Ale WI ala AVI Jaw) ul B3 KS9)9 All ana, INlauS Sono gl dsn 
valas GS oblas clay LSI dilg dil NI dl X9 di Sang Al Glau JB ISI ala UI) : J9 B9 bait 
JBL ag ABI Ulinag Tll 335 0 008 Geig Ciu Jlev ul JB elu Ul elll was ba 
Ae dual La 

- Ihya 'Ulumuddin : 
Yg ASI dls ab sondla AU lsag AI Y JIN jd Olla SL glug le Al ako Al Iss) JB 


aU ubog ASI Aly dil VI dl N Jai Jo 2211 le lo plug le Al oluo Jus dls AI 595 Yg Jo 
lx io wil Ig dugid ae NI aib NI 293 X9 Jas Yg AJ sonllg 


- Ahkamul Aur'an Li Ibnil 'Aroby : 
Sonllo «Al ylsmwg « XS Al : wal J33 Oa OLI « sla Hama 4 Mw UC Jllo S9): Jail 
WIL NI 593 X9 Jas Yg « WII VI dl Yg « WL. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/836534813035995/ 


3552. HIKMAH MEMBALIK TELAPAK TANGAN DALAM 
DOA TOLAK BALA' 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Rizky Alfarizi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5290 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamualaikum. Kenapa saat doa tolak bala tangannya kebalik? 
JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, selain karena ittiba' pada Nabi juga karena bertujuan untuk 
menghilang balak / sebagai isyarat menghilangkan balak. Wallohu a'lam bis showab. 


1g gi eley 93 Up Gg Y Gil Kalo ll SLB ye Lab Jis (I 1luo) : yanto jiwa Auto 
OI NG ari J9 Song a29 055 Ja Hallo 48 Dial 9 AS ll SI semai lo ut Lag 2g 
Os 9d el IS 9 J0) DS m3 2S al ADS JA yo pggiollg cu Al loud AS JI dal ,S Jao 
Sl ass adl Usil Jal yo slow adl AS gb Jas DL yo 4 Jyi bgi leo Ul dug wd gl kali 
sguotioll US Isl (SI SL RO y adat olsOll YY sll Uuto Uus Usul pelS all Atunu US Ula US YSS 
dd eles Y dil 0 lil Jl 9 Kadal 2) LA as mal dagdag eU RA) dio. 

YAYAN Sgb ll 

sni GNI SAI RB) Sail Gyl dinS559 akan a19) PWNU elo 498 Slow Ol yaa seb RS) Hd 9 
sbomull SI Anda Ulu Jeby Sada Jowo. 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/115-sholat-membalikkan-tangan-saat.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/8384707261757371 


3589. JENIS DO'A YANG TIDAK DIKABULKAN 
PERTANYAAN : 


2 Sofyan Abdul Wahab 
Assalamualaikum. Jenis doa apa saja yang tak akan dikabulkan ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Doa yang tidak dikabulkan adalah : 
1. doa yang mengandung dosa 

2. doa memutus silatur rahim 

3. doa yang tergesa-gesa 

4. doa dari orang yang hatinya lalai 


Referensi : kitab at tamhid ibnu abdil bar 


JG plus ale lala dil Jsay Jiayp adl up: PN te MAA 
sd Hi AI 9S”: Jar Jasa J lo S5 Oleo 

XI. Lgogac ole Ca HI lg ASI Lisa yugcol J9 30 Al Jd osna5 ade Jab Cwaall Id yd 
Ia do ole Jl Sad Lani ali 905 38 Jl Jae DI el Lio cwo Sulli dll oSd Ul S3 
dls 93 plug Ale All Laka yWill ye 435 38 LI9 el ul Ul ugcsi lo Ha Ja 50 dil Js3 Just 
lo: JB al alug de Al Lala all ye SSI saw yul Cnd 9Ng £ JiB JS Jai 02 wig As lo bblisog 
lolg « tugos O Jas ul old 1 DO Sal lay dl alocl VI Ka Anubo3 Yg pil lg19 yaul H9c2y 9S Alun yo 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5291) 


sal gd peluh Guan ISd US3 389 lelio #gall yo dc HS gl ac LS Ul log «SNI Ml 35 ul 
Ia LuUS yo al ya Ob. 


dilg « J9 30 dil Jai Jas 333 Id ala . BII A9 ai sol ade ASN yoy Y Aid ale Jab A39 
ale Ulas Il el 893 Ja9 52 Ag 3543 J0.K0 Y lg « clay Gil el ul ll ugcsi lo GS el 
ala dl eka J5 SI aya alsayals lan ala all: 5455 Sya ul cuss ehalitasyang al 

Nas owl yo ya gua Y ala « Jas yang dolcg JS yuS sleiJlo alug . 


Sic Ibag  clexll a sal ul IL ig ls Asal ul Ssi lo : Jatu US il Buy yul ve 35 389 
Jas US il caslil As ye S9yg » slswall Calsy Y dllg « scgllg agosl ade WNI dl Jos al ade: 
Sis Imo IS Jas Io sell. 


389 GL 33390 mila o9c» ON HS yo cles WI Ji Y : JB al alus le Ul lo ul ye S3) 
sy SSS aglladll 2905 uls Jall dgc9 Ulas 239 JS 93 Ng dugon Ulas Lali IS wa Jl bole « 
WI sd yo lc Joislg 4 J8 Lo wal akut 0123 Jo wo Logall 58 gd SAI 2950 saw yul Luang 
gi dlg « cleall 98 . 


MC 3 S050 Lio : JB) 9x0 4 9505 uy Sos! Lir : JB dus ya IE bias : JB 2050 xy awB LusI 
gal US AS MHI Ly Try Ul Ula up duglao Lir : JB lo Wu lir : JB pi WI 

gl aib & al lo SN Uli : JB oil lag le WII codao AI Iga 02 2d Kl US WAISII wol 
JI) 5 Lebass BS): Jatu : JBS ll Jaw L JlasiwNI log : 1 JB Jasiay gl an) dab 
Djuut 3D9 sio R39 OlJl Id 43 )3SSoll 25439 yul Uc Jus yul uc Ulat Lal Cuas yo JeSi bag 
D9 . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/842855955737214/ 


3617. PENGERTIAN KALIMAT UCAPAN ADALAH DO'A 
PERTANYAAN : 


» Abahe Ozil | 

dag al a33 KUE All 
Saya sering mendengar pernyataan bahwa "UCAPAN adalah DOA". Apakah memang ada kaidah 
yang mendasari pernyataan tersebut, kalau pun ada, ucapan seperti apakah yang dianggap 
sebagai doa ??? Mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 
-9.S Al-lsro 1 532 


Dan katakanlah TN hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka Neta perkataan yang 
lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. 

- Tafsir thobary : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5292 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


san L Jigiakug lc dil ado sono du 0,53 dls Jais ( GuSl 9d wall lalai Sole) J3) Jp 
mall Ui 5JB cabul oz 5S las LS. dblKallg 8 lsg! yo wal 9d ul Las aa Jis Sola « 
Y now 98 gl JB (GUSI Gg gull Iglsi7 Solid JS3 ) GNI 089 9d ywll yc ceboball Lusi JB 
all al jasa dll das 5 1 Jais J3 Jio d Ja. 


- Rosululullah SAW bersabda : 


IS G3 IIS 58 AYI adala dil, Go GS Gp alug Kla dl lo dil Jas JB JG 8253 lp 
ad al Das da SNI agall3 abb S0 G6 G09 da13 ASUS SNI Aallg all Lp) 


Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah Sallallahu “alaihi wa sallam: “Siapa yang beriman kepada 
Allah dan Hari Akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah 
dan Hari Akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, 
maka berbicaralah yang baik atau diamlah” 


- Jami'ul 'Ulumi wal Hikam ibni rojab : 


Aid Jp ol 2 JB alag le dll oo yul yg | « Byd ul Casa yo Sd0oills «soal ol 259 
MN 
Lb ia Y AU US) 0 HL AK Ja dl ul 1 JB alug Ale Al ala gl yg « dis dl ud, Hu, 
sig 9 Lag S2 AL led nda Y GI batu yo aU Al al UI 4 Ob Lay lil ar 4 NG. 

Ul" dis alug le AU lo yuli Kasam ? CB « Ao LS «pad Ly Ulu CuaD yo sol pb 253 
sai yo asal Lag Sci « HASIL ASUS EL NI Lain US lo sus Wall yo gd Ja JI". 

alang Ale AI soda spul Cat ? JB Cdi 3 Jb CS yo willlg S0 illg « 30x sloN 2,53 
olah 2gp ol dilan) ay Adil LB Ca lo Bl al uks lo AI UII Up HL ai San Ul : Jai « 
alat) gg wall Abasan Len ali ca 2 cab, lo #5 ol lu oa bau yo io At Ssst ylg- 


11 NI Y ale pl al AS 1 JB plug Ale dil sdn all ye days pl Ca Haw lo LS 389 
J9 50 UI 39 «Sial uc mellg « S9 go 

ail ale Ji Isag « olac loc cucualig « sus Jay sol Casa gl Ly5 Jiulb ! akug Ale dll alun dgis 
ol lolg « Agt Losolo 3S «Ls 3S Ui | 336 52) lol Ji «die Caowallg s3 Say AS SID yul 
hd Wc « uddu dus plg Sleo Cyrng « dis Cuwolb | ,g0lo 4353 « IS MS YIS. 

dal sbii Slan 4: al JB mlug le dil aka yul ul Abilg Jus uy Sla0 Cs 0 Wall ul val 225 
able gl dl gag VI Lut Jati Jag . 


jek tersebut dalam Hadits di atas: 


Ka bs wa gaul Kal Pa tadi SU 


Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu “alihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya 
seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhai Allah 'Azza wa Jalla tanpa berpikir 
panjang, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan kata-katanya itu. Dan seorang 
hamba yang berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah tanpa berpikir panjang, Allah akan 
menjerumuskannya ke neraka Jahannam dengan kata-katanya itu”.(HR Bukhari, Ahmad, dan 
Malik) 


Orang disebut baik kalau kebiasaan-kebiasaannya baik, termasuk di dalam berbicara. 
Kebiasaannya berbicara baik sudah masuk ke dalam memori tersirat (otak bawah sadar), 
sehingga tanpa dipikir-pikir panjangpun, yang keluar dari lisannya selalu baik. Keadaan ini 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5293 


merupakan hasil proses pembinaan diri jangka panjang. Allah sangat menghargai perjuangan 
seseorang membiasaan berbicara baik -yang tentunya diridhai-Nya - dengan senantiasa 
meningkatkan derajatnya.Sebaliknya, orang yang memiliki kebiasaan berbicara buruk, misalnya 
suka mencaci, mencela, mengutuk, berghibah, membicarakan aib sahabatnya, dan berkata-kata 
kotor —kata-kata yang membuat murka Allah- ia telah melakukannya dengan kendali otak bawah 
sadar. Keadaan seperti ini terjadi karena ia tidak berusaha menghentikannya dan selalu saja 
membiarkan keluar dari lisannya. Orang ini telah mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya 
untuk berbicara baik. Pengabaian yang berulang-ulang hingga membentuk kebiasaan pada 
hakekatnya adalah bentuk keingkaran yang telah terbiasa dilakukannya. Oleh karena itu, Allah 
menjerumuskan ke neraka Jahanam dikarenakan kebiasaan ingkarnya tersebut. 


Dalam kita Nashoihul 'ibad hl 65, syeikh nawawi memuat ucapan dari imam al-kasa'i dari bahr 
kamil : 


bias IS90 CU Gal 1 Kalu Jis ol edi Jail 


Jaga lisanmu mengucapkan sesuatu,jika tidak ingin terkena musibah ““ sesunggguhnya bala/ 
musibah terwakilkan pada apa yang di ucapkan. 

Baik buruk ucapan akan kembali lagi pada pengucapnya,jika bernilai ibadah ia mendapatkan 
ganjaran serta pahalanya , jika bernilai ma'shiyat ia mendapat siksa/bala. Artinya seorang yang 
mukallaf akan menanggung penuh kemanfaatan dan resiko ats apa yang ia kerjakan , ia dengar , 
ia itikadkan dan ia ucapkan. 


Terakhir, Ada beberapa perkara yang sengaja Allah sembunyikan waktunya,diantaranya : Ajal/ 
maut dalam hidupnya,Lailatul godar dalam romadhon , waktu ijabah dalam siang dan malam. Ini 
dimaksudkan agar senantiasa manusia selalu bersiap-siap ditiap waktunya dan tidak mengerjakan 
sesuatu kecuali yang bermanfaat baginya,baik untuk dunia ataupun akhiratnya. Jika ucapan baik 
termasuk do'a bertepatan sa'atul ijabah,tentunya akan jadi keuntungan ,namun jika ucapan buruk 
termasuk sumpah serapah yang bertepatan dengan sa'atul ijabah,maka tentu akan jadi kerugian 
dan bumerang bagi diri dan orang sekelilingnya. Waallahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/871569942865815/ 


3629. DO'A TOLAK BALA 

PERTANYAAN : 

Assalamu'alaikum, minta doa tolak bala njeh. (titipan inbok, Zanzanti Yanti Andeslo) 
JAWABAN : 


Wa'alaikum salam, berikut di antara redaksi do'a tolak bala : 


5 bo yag milad 9 alis Somllg coli 9 IG Siall9 slamallg sballa SU yo Lc MUSI sell 
nb mia JS le Jil dole uokwall Ulah y09 dots IS Lah yo yku log Lgio 


Allohummak syif 'annaa minal balaa i wal wabaa i wal fachsyaa i wal mungkari wal baghyi was suu 
i was suyuufil mukhtalifati wasy syadaa idi wal michani maa dhoharo wa maa bathona min 
baladinaa hadzaa khoooshshotan wa min buldaanil muslimiina 'aaammatan innaka 'alaa kulli syai 
in godiir. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5294 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Ya Alloh hindarkanlah kami dari bencana,bala',malapetaka,kekejian,kemungkaran, silang 
sengketa, serta kekejaman dan peperangan, (baik) yang tampak (maupun) yang tersembunyi,di 
negeri kami khususnya dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau 
Maha-kuasa atas segala sesuatu. 

MUJAWWIB : Mas Hamzah, Kasihku Rinduku 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/866547133368096/ 


3632. MELANJUTKAN AMALAN DZIKIR YANG 
TERTINGGAL. 

PERTANYAAN : 

2 AmAnda Husein CeBe 

Assalamu'alaikum... mau curhat dong... :-| dulu ku punya beberapa amalan (wirid) tapi lama gak 


kujalani lagi... sekarang (akhir" ini) kupengin nerusin amalan" yang dulu, terus untuk nentukan 
kapan mulainya kapan/gimana ya? atau pilih hari apa ? atau gimana? matursuwun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, nggak usah nunggu lama-lama pak, nggak usah cari-cari atau pilih-pilih hari, 
langsung saja dibaca lagi amalan wiridnya sebagaimana dulu jadwalnya dibaca. Lihat kitab adzkar 
nawawi (1/13) : 
is Jla5 NI yo Is gl Ddko Ukc gl « lgi al Jd yo S9 H3 SNI 50 dubg d « US ya H4 : Han 
Jalu ISl9 « cugsil oo.0 J ade do) NI slicl Isl VW « Leloga X9 Lgio «Sei ISI Lo wig GS au ul 
lgi39 59 lesumsi Uc Jgw Lila ya. 


KESIMPULAN : 
Amalan wirid bila pernah terhenti dan ingin dilanjutkan maka cukup dilanjutkan saat itu juga sesuai 
kebiasaan sebelumnya. Wallahu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/877513415604801/ 


3722. DASAR DO'A AKHIR DAN AWAL TAHUN 
PERTANYAAN : 


» @osim 
Assalamu'alaikumtanya pa' yai.. adakah dasar dari doa awal dan akhir tahun ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 


84 0 (Aa dng) MLS US pal: 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5295 ) 


anal 0 ag SI 93 dig dual alas eles MSII Roll 98 ab gm ag lol JX3 BleJI doils JB, 
dal: 

all kniigo59 nnbgic ale eb ago US He Cunbo 9S j3 Ag AiS nitip loo dual 0d yd Culac lo ag 
Olsill le giiregg olesi Jac wo lagi Culac los | dio Jia 93 cling le yul s0 dell 


cg lordlB dil lang Ask: Ai sos dil Jaa» 12 disull Jah elest SI pola 498 Lau Tea J9 
Nat dada heat Disas Dengato Lal Gan dal alba 
lor Jl 90 gawe GIEYI yutill 038 wdc Ogell3 ulsl9 Ulas yo Towosll Lgad sllu Baya Hiu 0589 

| | | An balasan 

ulg d90l gu» 59 mull SL 9 Wwti Mle Ole elu aus diy lo 4 WII JS NI cal SA9 Jill I5 L 
dual 2105 Gio lil 8 tolouidl Jgio Anal alas ll yul : 

93 yul OLS leg dy ll dya LL ml le Id 49 fagally « SI golall 9d oa! Al eleall hg 
all ade sbilig soNIL Aoity9 eLeJI Iud9 JAN Jil38 s0 Aib Labu Sl Ge adl Aly lo IS 
3050 bru ole All Dul ai li. 


http://cb.rayaheen.net/showthread.php?”tid-27961 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 

Terjemahannya : 

Wirid-wirid pemilik kitab as-safinah al-godiriyah hal. 84 : 

Pamungkas para huffadh (ahli hapal hadits) jalalul millah wad din imam suyuthi di dalam kitab al- 
jami' al-kabir mengucapkan doa akhir tahun dan dibaca di hari terakhir dari tahun hijriyah : 


all atignng «nigis ole sb 33 R0 sale Cunls9 «AS Aly AI Wlingi loo diull 08 0 culac lo apl 
lgi ale iae139 0.5 Jat yo lai Car lo | 80 Danial oil dinamo ole gila d0 Gol. 


| ALLOOHUMMA MAA AMILTU MIN HAADZIHIS SANATI MIMMAA NAHAITANII ANHU WA LAM TARDLOHU, 
WA CHALIMTA ALAYYA MAA @UDROTIKA 'ALAA 'U@UUBATII, WA DA'AUTANII ILATH THOO'ATI BA'DA JUR 
ATI 'ALAA MA'SHIYATIKA, FAINNII ASTAGHFIRUKA MINHU. WA MAA 'AMILTU FIIHAA MIN 'AMALIN 
TARDLOOHU WA WA'ADTANII 'ALAIHITS TSAWAABA, FAINNI AS ALUKA AN TATAGOBBALAHU MINNII, WA 


LAA TAGTHO' ROJAA II MINKA YAA KARIIM | 


Imam suyuthi juga berkata dalam kitab al-jami' al-kabir : doa awal tahun. diriwayatkan dari 
Rosulullah shollallohu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau berkata : 


Tidak ada dari seorang hamba yang sholat di permulaan (awal) hari dari (bulan) muharrom 
dengan dua (2) rokaat yang membaca terhadap sesuatu yang dia kehendaki. kemudian ketika dia 
selesai dari sholat, dia mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa : 


Ulii2I9 ega BI JI yuki 058 ole G9oll9 AW3l9 ubud yo doel es lal Hoya Hua J sag pl $ SI cul ak 
pita eni la 


| ALLOOHUMMA ANTAL ABADIYYUL @ODIIMU, WA HAADZIHI SANATUN JADIIDATUN AS ALUKA FIIHAAL 
''SMATA MINASY SYAITHOONI WA AULIYAAIHI , WAL 'AUNA 'ALAA HAADZIHIN NAFSIL AAMMAROTI 
BISSUU' , WAL ISYTIGHOOLA BIMAA YU@ORRIBUNII ILAIKA WA ILAA RIDLOOKA YAA KARIIM YAA DZAL 


JALAALI WAL IKROOM | 


Kecuali Allah mewakilkan malaikat yang menyingkarkan setan darinya dan menolongnya dari 
nafsunya dan memberikan kemudahan pada setiap urusan-urusannya meskipun hidup sampai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5296 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sempurna tahun itu. setan berkata : sungguh kami telah putus asa darinya di kesemua tahun. 


Doa ini saya tidak menemukannya di kitab al-jami' al-kabir, dan pertanggung jawaban tentang hal 
ini atas pemilik kitab as-safinah al-godiriyah. secara keseluruhan, dalam hal ini tidak ada yang 
menyelisihi/menyalahi syariat. maka dari itu saya tidak melihat adanya kekhawatiran dengan doa 
ini (untuk dibaca) karena doa ini merupakan bagian dari fadloilul amal. 


Dan sebaiknya memulai dan mengakhir doa dengan memuji dan menyanjung kepada Allah Ta'ala 
dan membaca sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad shollallohu alaihi 
wasallam. Wallohu a'lam bish-showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/873176782705131/ 
www.fb.com/notes/902212286468247 


3766. KUMPULAN BEBERAPA SHIGHOT SHOLAWAT 
PERTANYAAN : 


2 Lembayung Cinta 

Assalamu 'alaikum wr wb.. Bacaan sholawat itu banyak sekali tapi terkadang tak tahu apa nama 
sholawat tersebut..! saya minta bantuan nya sebutkan nama-nama sholawat kalo bisa dengan teks 
bacaannya, buat yang pada coment semoga dapat berkah nya sholawat...amien.. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Sholawat yang paling utama adalah sholawat yang bentuk redaksi teks 
atau lafadznya telah warid dari nabi, yaitu sholawat ibrohimiyyah.kemudian para ulama dari 
fugoha, hukama ataupun ahli tashowuf mengarang sendiri teks sholawat yang memang erat 
kaitannya dengan hajat-hajat tertentu. 


1. Sholawat Ibrohimiyyah (yang redaksinya sama dengan sholawat dalam tasyahud saat sholat ) 
yang warid dari nabi dan termaktub dalam sejumlah kutub hadits 


CyalsYI LS yo dd sal de Dll bl waras: 

3835 J3 2035 ade IU Fall A20 M3 Siledl ol Jl ade Culio LS s3os0 Jl3 3050 ade Jo #elll, 
S0 03 Sl cup 3l Jl de SS5L LS. 

saS0 Jl adey s5 Je Ju Kel, 

SS 56 LS caoso Jl JE3 sa50 We J,b3 madya ada Cile LS 855 Jl oles 3050 ole Jo Kel 
Sa 03 Sl Ya 

Jl JE3 3050 ale J)b3 S0 M3 Si pad l ole Clan WS sa35 Jl KE3 2050 ale Jo Fl 
5120 M3 Sl md de GS5b LS saos. 

Jl al23 2835 ade JL El S0 M3 Sl mad 3l ole Clan GS ca50 Jl oE3 2050 ale Jt Fl 
30 Mo3 Sl pdl de GS5b LS saos. 

CS 56 LS caos0 Jl JE3 3050 ale J,b3 sada Jl ade Gulo GS a58 Jl d2 258 ole Jt #elll 
S0 03 Sl sel 99 cad ul Jl ac. 

Jl dE3 3050 de J)b3 Sao M03 sll dad Jl ole Clilu LS ca50 Jl aE3 2050 ale Jo Fl 
S0 M0s Sl sud | Jl de SS56 laS sasa. 

ole3 y850 Je Jl KI S0 M3 el sada Jl Je Calo GS a58 Jl Je) 2035 ale Jt Fall 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5297 ) 


I0 os SBI adl oo Jl de CSS LS sa050 Jl. 

235 de Ib3 Sue 03 SI adal Jlp apl ae Cuka LS 0850 Jl alE3 2035 le Jo All 
So Sl amil Jis Am ade SSL LS sasa Jl des. 

Je IG AN Sun Se SI cam jl Jl da3 mall ade Cuka LS a50 Jl ade3 s5 le Jt #alll 
Sao as bl aj Jl leg mnlil ade ESL GS sa050 Jl leg 3050. 

236 ole ILb3 adl Jl ale3 pala ade Gulo 8 s0 Jl 0163 HSNI Guill 2856 ole Yo Kel 
Io 03 SBI sada Jl dE3 pdl ul ade ESL LS L0so Jl dE9 Ho Hull, 

ESL BS as Jl A63 2030 de Ijb3 sad yl de Culoo KS silat 3 IMS 50 le Iko Hill 
pdl al ale. 

ESL BS as Jl 63 330 le Ihb3 sud ul ade Culto LS lala 3 IMS 30 Je Jo &ll 
adal Jls paul ale, 

le ESL LS sras0 J9 3830 JE Ib3 sad Je Gulo LS Egg Ing sa50 ade Jo Fall 
adl ul. 

le ESL LS sras0 J9 3830 JE IU sad Je Endi LS Elang Ini 3855 ole Ju Al 
adl! Jls aa. 

ESL BS a50 Jl 23 2830 de Ijb3 sudu Jl de Gula LS alga Ini ya50 ole Ju Al 
adl ale. 

ESL BS a50 Jl 23 2830 de Ig sad ul Jl de Endi LS Alya Ini 3855 ade Jo Fall 
adl Jl ale. 

CL LS at339 anl3 313 s050 de JLL3 mada ade Culko GS 03553 a5l3313 3050 Je Jo Gl 
S0 M0 SBI call Jl Je. 


Dan berikut beberapa shighot sholawat yang masyhur dikalangan ahlu sunah wal jama'ah 


disall slole uc Wp yg S3 R10 

lgi 3020 yui de Pula 0nd) de giio Rm UlS We pgio doa! Logn05g Mill elale Lb 
Em" lail Soo Waka de ya siel gallg salin! 48 S00 dlu Iga 3 yo Lili gl All yo lolgll gl agio 
Po seduall RAI 358 509 "dal 98 X9 JSI 98X 5 AJ Leilg Ala Lu3 93 (BEP: 


2. Sholawat Fatih 


2650 Una ole Iobip Aug Iko Fe 45 Sal gol yul il yuni Sono Till ye gd3 Ra Duo 
23 3S Ulatolg Jl JE3 ariiual Ill 20 adl Sollg JL SSI mol Tw ll s3 LET al lil 
baal 0 1303. 


3. Sholawat Nur Dzati 


SIB gili IA56 bau ole Jyb3 kog Iko KI Hadid ym gal at yo yd9 wall gl DL 
Oliallg elit sila 93 Saka 3d, 


4. Sholawat Munjiyat 


B3 Lag UI guati3 WBNI3 JII 2103 Lo Las Uni 500 ya50 Unit ole Ito Kal #enial Dal 
23 Yo Olla sal ly Lali3 UBI alel ISic Lay U28553 lia 203 Go lp Uglis OLI 
claall 9273 sus «3 ol ySl. 


5. Sholawat Nurul Giyamah 


Alol3 SIKIan yw9 525 SS lady Jolojal yas2g Jolgil 3 3050 Liu JIE Io Fall "doll yi D0 
Bad Kanal SLS LAS kail Shang SAI Situ sda Ipslo3 S3) sil S3 SKIp 313 SbuAS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5298 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Plus dal Gs al gila Y Elit odli3 Iel55y 4955 8D Ill asi Lp Sial Ibis Ul IS »9535 
candle 5G Ula 01553 AnS)I3 Ius ji. 


6. Sholawat Tafrijiyah atau Sholawat Nariyah 


Saad ay JSI Sallya56 USito ole Lai loan Alkug Alat 600 Ula Kel Ap olll Gd gl du adl Dal 


S3 pu SI 4933 gia Alagdl ilang pil Gu3 MEI 4 Ilig lali 4 mati LSI 4 253 
sal 9s L all Lal aglan JS dau yudig Aa IS pd ULung Al. 


1. Sholawat Kamaliyah 


9g Duo. JK Halo S3 All Jla 536 Jl KlEg A50 Uriu ole Iob3 Uk Zebl AlaI Dua 


asl3513 uuol3 « dl sle3 abs GRI S9 Ma 9933! a58 Liu Je ILb3 Aug Jr Sell sa Jl 
m399 Kls JS sg da3 US yi, 


8. Sholawat Sa'adah 
all ella ala doils 20ko Jl ale 93 lo 556 3035 Laju IE Jo Fadli olewll dk. 
9. Sholawat Ulul Azmi 


Go Kaili l69 cnUS3 aw909 dl ul C3 A33 050 bni ole J3 Alug Uko Kelll tasall adal 2S 
Gasal Agil Aug All lal dulu all Gak 


10. Sholawat Al-In'am 
las all alel 532 Jl ale) 3856 bxiu Je Ihb3 klu Iko Kel Alai Dl. 
11. Sholawat al-'aliy al-godr (derajat yang tinggi/mulia) 


Sde3 AJI mual SA He cl ON Hull SR Usia ole Ipbg Alu3 Ito KI al alel DL 
Aang UD dl. 


12. Sholawat Ahmad Al badawi I 


akta Load IL alitog -UENI S9 alm J9 IBI 093 cl Ito Kel 1590 asi Dl 
Alasly all ai EL URI ELol3 Lab ly BKI 3425, 


13. Sholawat Ahmad Al badawi II 
all del dil) sll Sisil PE x050 UX909 Lu ale SJ lg 2g Jb zalll Soal sol DD 
aglell wils33 dab JI Fr! 63209 dilowall dll S9 dil dJSII dissl3 dilas Jl 
al dio A49 Ulg) BSI Ugal saja Ubi ala € drill Aga a Albi KA Uso dilelbb3I 
Kiag Call J9 UBS ag oli CrnSI9 Co 08553 ClS Ben ae 
called G) dJ SasJlg | yiS louis 


14. Sholawat Ahmad Al Badawi III 


Oil OB abito3 JBENI II3 old Jang BNI gi ole Uto Kelll 1S92dl Soal Als DLS. 
dlasiy all ai s6 SNI alsuol3 . ebi dg. biSall 5859 Laku. 


15. Sholawat Imam Syafi'i 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5299 ) 


ale Jing Gile Jai A Gp 38 3850 ole Jln Gile ul Ya sat KAS0 ME Ula Felll Halal Duo 
BILA asa! sale no dala alah al Sa ya ole Ul le Dl Ga ya 


16. Sholawat Imam Ma'ruf al-Kurkhi 


Kl sJo sa50 Jl Iso59 £5 513 24 2Jo3 Wall sJo 3050 Jl ole 9850 Je Jb Fl 133 II 20 
2Jo3 Wil 2Jo ya50 Jl adeg x050 Je Aug 05341 sJog Will sJo s050 Jlg laoS0 5S19 8551 :Jog 
550. 


17. Sholawat Syeikh Abdul Godir al-Jailani 
yo Sae onggb Small) A33 029 SEL dulu 2856 baru ole Um pelll Sodbali pall uc 2D 


aga X3 WBS Y 100 SSL bung SAI 9 Fias HdlD gala 109 Apio Satu 103 GA UA3 JBS H0 wu 
Is io lodai Ing 45u9 4 di Je3 del 93 dols »5 sasil “3. 


18. Sholawat syeikh ibrohim al- matbuliy 


w 


Gali all ea sila leg sa50 Uni ade lai Ul ah Ala gl Kal #eJarioll adl al Tut DD 
St la ulaR359 suA0 oo Hasi UG CugaSI KeSxD9 Adi C3. 


19. Sholawat Syeikh Ahmad Bin Idris 


ay Cas63 pala Jl ye GK) No SI maba dll a83 og Slilul ul Juay oo Sma adl 0S 
39 mall il ul yu abal ll xi Jl deg abal ssnll S3 an50 UX 90 de ali « ol ubal dil Alas 
5 4 Sasa 4 UYgo L SESI loulasi seal dll ol35 dil 00k palsll All ale 3 lo Ac yuti3 HS K 
asa Wob3 Dal yusillg 29 Up Cara LS A3 yui R8S13 Ih Sio dl ole3 ale Jus mbl JII 
ulac G853YI JS WI 93 pe33lI R3 Lo wi 9) V5 L ala3I3 lolio3. 

20. Sholawat Ulfiyah Nuroniyyah karya sayyid al 'arif billahi Muhammad Abu Kholil 
yag Sono br ole Jobg alg ala Aglll ? Jl gal ono AL SI Sar dil ol HN DI 
JI dl A0 JS deg lem lea AYI Ggano das ll dl 3,3 JS das G3 es Ul 9,5 
Sy 33 IaS3 YG Sasg sldS GS 59 doc Y blsl Lo da0 2.0 WI 2,3 JS sa09 855353 Jlo Jl sac9 
Jsiwallg IBI 9 salJl yo wdl Jas 4 blsl bb sxc dls ilug Jo ,5ug. 

Dan masih banyak lagi sholawat kepada nabi SAW dengan shighot yang lain. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/887976861225123/ 
www.fb.com/notes/909585429064266 


3845. INILAH REDAKSI SHALAWAT YAMANIYAH DAN 
SHALAWAT KA'BAH 
PERTANYAAN : 


2 Fadur Mu 
Assalamu'alaikum... para Ikhwani... Mohon yang tau Shalawat Ka'bah, shalawat Yaman dan 
beserta artinya tolong di-share ya... kalo ada juga Asma'un Nabi. Terimakasih. Sangat Butuh. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5300 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Al Murtadho 
Wa'alaikumussalam. Berikut Shalawat Yamaniyah : 


doll ag 59 HI Ka clodi ab wde Al Yu 
Sholatullah 'ala Thohal yamani syaffil kholgi fi yaumil giyamah 
Semoga sholawat Allah tercurah untuk Thoha al-Yamaniy , pemberi syafa'at makhluk pada hari 
Kiyamat. 


Foo Sail yo dlu gwiles gal SU gigs» 
Da'oni falladzi ahwa da'ani wa abdali minal busyr6 'alamah 
Biarkan aku mencintainya, karena orang yang kucintai pernah memanggilku.Dan telah 
menampakkan tanda khusus sebagai kabar gembira bagiku. 


Wa adh-hir If ghomidlbtil ma'ani yagindn 'inda ma kasyafallitsamah 
Dia telah mengajarkan kepadaku makna-makna yang rumit. Sebagai ilmu yakin ketika seluruh 
hijab terbuka. 


dolioll ebi 50 al Yulius 40 Sa WII gili 
Sagonil ka,sa ufdi man sagoni ala lillahi min tilkal mudamah 
Kutebus diri ini demi seseorang yang memberi minuman kepadaku, hanya dari Allah kami 
mendapat minuman dengan cita rasa yang tinggi. 


dol III elgib witasl gilsiol 30 yo bli 499 
Wa fakkil goidi min ba'di-mtihani wa at-hafani bi anwa'il karomah 
Lepas sudah seluruh ikatan setelah melalui seluruh ujian yang berat. Dia pula yang memberikan 
macam-macam karomah (kemuliaan). 


do doll saing 9 Misuilag SDI Sogll 59 R39 
Wa audloha fil hawa goshdi wa syani 'ala waro'in wa jannabanil malamah 
Dia pula yang menjelaskan tujuan dan usahaku dalam bentuk cinta. Di atassifat wara' (hati-hati) 
dan menjauhkanku dari sifat tercela. 


doliall 3S dl SNI Hgwlo 3 Sgtillo all 43 KuA0 
Madi6 Fil “Ilmi wattagwa zamani wa fil ukhr6 ila daril mugomah 
Zaman telah kulalui dengan ilmu dan ketagwaan. Serta ilmu-ilmu lain sampai datang hari Kiyamat. 


doly calo Will Raw Jlulas Ul ld US JI Solsg 
Wa hadir-rokbi lamma an hadanf ila safhin-nag6 ma baina romah 
Dialah pemimpin kelompok ketika menuntunku.. Menuju ke Safhin Naga diantara Romah. 


dodol Jal X9 ala dlulc gl Jg Jd cus 
Ajabtu lahu wa lam alwi 'inani ila wasyin wa Ia ahlil malamah 
Aku menerimanya dan tak akan kuserahkan kendali ini kepada pengadu domba, dan orang orang 
yang ahli mencela. 


dobtll aga adl Uli NI Misal UWL cl cug 
Wa hasbi innani bil babi hani 'alal a'tabi ila yaumil giyamah 
Cukup bagiku, karena aku adalah orang yang waspada, yang tinggal didepan pintu. Hingga kelak 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5301 ) 


datangnya hari Kiyamat. 
HE dsb Kdi Bsiltsg sud S9gJO suglu 
Saliini fal hawa fanni wa syani wa god ashbahtu ya khillf ghulamah 


Mintalah kepadaku , karena urusan cinta adalah bagian dari keahlianku, seolah diri ini adalah 
hambanya, wahai kawanku. 


dolosll ab Who agakuilall 205 dc ad li Las 
Hadlorna hum 'ala khomrid-dinani 'alayhim amthorot tilkal ghomamah 
Kami hadir bersama mereka, dan kami minum dengan minuman berkelas. Dan mendung pun 
senantiasa menghujani mereka. 


A02 wlgall yo peiugnll gagiilo Sull 5 pd 


Merekalah « orang yang mabuk asmara yang tiada tandingannya. Dan diantara mereka terdapat 
tanda khusus dari Allah.. 


JA guy A OA 


doli labic gi, Nail IS 93 sus ale Ju 
Tadullu “alar-ridI6 ff kulli ani wa Ia yakhsyauna 'ugbaha nadamah 
Yang menunjukkan adanya ridho Allah dalam setiap waktu, dan mereka tiada merasa risau dan 
menyesal dengan akibatnya. 

obi Lgad 1S ol Wal goilid NI ULSI8 wp ag 
Karena Haa telah mendapat pemberian yang banyak dari Allah. Berupa anugerah anugerah 
yang hanya dicapai oleh para imam dan pemuka.. 


dole Jl Jdl sll Ludlusilall 35 oll ag20 cus 
Asa ma'ahum ila daril jinan wa saginan-nabi ahliz-za'amah 
Semoga kita bersama mereka kelak di surga , dan pemimpin kita adalah Nabi yang memegang 
kepemimpinan.. 


dolonll «08 gsuwlo Jl oil JS oduo dl ale 
Alaihillah sholla kulla ani wa alih ma saja' gumril hamamah 
Semoga setiap saat Allah memberikan sholawat kepadanya, dan keluarganya, selama burung 
burung masih beterbangan dan berkicau.. 


2 Rizalullah Santrialit 
Ini shighot sholawat ka'bah yang pertama : 


“ouo 9 Ul ade 9 san0 Layu dpogusdl ol mud Gilia gols 9 dil Jl don Jl s5 lc Io pelll 
Shighot yang kedua : 


yo July 1 dgall9 Said Lho yo 2489 4 95 ds 020 Lau Jl 09 Inn Ld lc Jo Agil 
YA- OlJ3 DX 90 key yo JeSI9 « popwll9 6S Jo pbdl 4 J sagi yo GI Hialg « 299919 ULS JI dll cl 
guna dolar laci yo p SIG « pgonall alkollg Auugllg 4 sgisall elgUl a23 wo Jslg « SgnJlg diall 

alug pgamoll Ly» yo VNGSII9 ebidk Array ymoisAl Ubuol 9 Jl ade « segsuall gal 99 III 


»933 909 a9a20 JS saw loulus . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5302 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


» Hilmi Ulul Azmi 

Asma'un nabi ada dalam kitab Dalailul khairat. Buka : 
www.fb.com/notes/927477917275017 

Wallohu A'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/908618432494299/ 
www.fb.com/notes/927647117258097 


3856. HUKUM MEMBERI IJAZAH LEWAT STATUS DI 
FACEBOOK 
PERTANYAAN : 


2 Munjid Ingin Iman Kuat 
Emangnya boleh gitu bagi ilmu ijazah via facebook? 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Al-hawi Al-kabir juz 9 hal 154 : 
dll go soil alio ag GUSI bal Ul 


2 Rampak Naung 

Mayoritas ulama' memperbolehkan ijzah tertentu untuk orang tertentu atau ijazah tertentu untuk 
umum dan boleh diamalkan, hanya golongan dzohiriyah yang melarang hal itu... Wallohu a'lam. 
(AS). 


Anya OI SA Ag yo lb X5 

Ya 447 | Hawa Inna 2 Yalj3 (3 NG "3s : Yad: hy 25) manil Lang, Sl yel Hsloxa f gal litiaks ca Ag puti, KG 

Aga led, ka yel klan 738 &() ILail gia (3 ae Ha 3Ua Wscag 9) ary Ia gl (3 alasia ) ola WnJ ag ) Wo) ska gkra agl 

SIETKE mek AU kls glaa Ag Isa Wo) ghsiay su Usil, Kania) NYA LIS ya seiluraga | Y ana ag « Slla ya « KR) 
abu... 

031 451 Jen pa LEli, 1 ana nil 2gp Sl jie Lana geli, SUKA Aa li us jISE) € gllnagg ya) fila 

WI Ji sang UnaJael Usia Bar 1 ( Uka x0 Uiluy pama nil Sa oe ) les Say mna (Saji ) 1g La pia na 

(amagetis) Ia aoi (BUSA BA ) Is Sana (ina IIS) Lag Uta ya NI ( sllaag ay 0 Weglid ang 53) 

IWsbA Jae (Alona Una sal 2x5 (al Jadob...... 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/926066767416132/ 
www.fb.com/notes/928153923874083 


3886. SHIGHOT SHOLAWAT YANG PALING SEMPURNA 
PERTANYAAN : 


2 Lembayung Cinta 

Assalamu 'alaikum wr wb. Kita telah mengenal siapa sayyidul ambiyai walmursalin,siapa sulthonul 
auliya,juga apa itu sayyidul istighfar. Yang ingin saya tanyakan mengenai sholawat apakah yang 
dinamakan rajanya sholawat ? kalau ada bagaimanakah bacaan sholawat tersebut ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5303 ) 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr wb. Bacaan sholawat yang paling sempurna adalah sholawat ibrohimiyah. 
Sholawat yang ma'tsur dari Rasululloh shollallohu alaihi wasallam hadisnya shohih dalam kitab 
shohihain. 

- Kitab Afdholus Sholawat 'Ala Sayyidis Saadaat 


dual AI dg NI Dial 

Ada Jl deg mal yul Je Gili LS 3838 Jl dJE3 2030 ale Uu #l 
adal Jl des adl de SS KS sos0 Jl ade3 y050 dc J,b3 
2128 M3 Sl molell 3. 


Hal Les Tono JIN bc 8 silall alug le Al ac yui de Olga R10 JeSI 9d Dual DID 
Sio jig yg» gulg Lagousud 99 alung S,Jlg Ugal 3 Hllo olg 348 Leiyos douo dc Gl 
D8 LSI Jd aa 3 das el Sule ito ul Soltul BII yel all Bill JB9 meilullg 
J3 owl Ji D ir 48 loS dclon9 wig aloNl dl9, ag lalai os wublg, Lelolall 48 59 383 
291 AJ Gigi IOI oa JB Ya :JB alug le Al Laluo Ul US H3 SOLAI 95 Selai sool ll 
US Ii H9 WI isl 3 ul aus 539 Cemal Jl, Jl 9 ud CuaS 9N9 Al Usang adl dobel 
ol alug le Al alan ll H3). 

AN Sola! Bab OLI JAN Elia Ry 98 doll Usil lo JB Soal Bad 9 Cl $3 dg 
nan Si yo Ia sa US 0d AJI gl sus Bb39 W Lol ly UNI 43 
isl 39 abaial gal 93 5 Ly Ion All JB9 Bli So5lio yA JB LS. Jul Y JiLs Dal 
ol duanya (SI HA 93 sbg mkug dal Al dad AS H3 HSNI 9D Jo Y yuk N Sono Jd bduw. 


Galgoll 48 gu dawill dell Jlss: 

(Bull Kalau JAS Lil Lois ella d2 HI 0D Ml2nDY mug dule dll duo dora, elolall Jaiual 389 
SIG gag ol Als ul dls ada Ling Ja SNI NI dada plis NY plug le dll aluo le 
Ag al ad Sogill ogao IS elly wib gl al Ta le3 8d JSI lg aula lil ola yul 


Sholawat ibrohimiyyah merupakan bentuk kalimat sholawat kepada Nabi Muhammad shollallohu 
'alaihi wasallam yang paling sempurna dari sholawar yang ma'tsur dan yang tidak ma'tsur. dan 
karena itulah para ulama' mengistimewakannya sholawat ini untuk sholat karena sepakatnya para 
ulama' tentang hukum shohihnya hadits yang meriwatkan sholawat ini. Hadits ini telah 
diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatho', Imam Bukhori dan Imam Muslim dalam 
kitab shohih mereka, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidziy, dan Imam An-Nasaiy dalam kitab 
sunan mereka. 


Al-Hafidh Al-lrogiy dan Al-Hafidh As-Sakhowiy berkata : sesungguhnya hadits ini mutaffag 'alaih 
(disepakati keshohihannya). Asy-Syaikh menyebutkannya dalam kitab Syarh Dalailul Khoirot dan 
yang lain. Dan sungguh telah datang beberapa lafadh dan ini adalah salah satunya yaitu riwayat 
Imam Al-Baihagiy dan sekelompok ulama' sebagaimana keterangan dalam kitab Syarhud Dalail 
karangan Imam Al-Fasiy. 


Syaikh Ash-Showiy berkata : Imam Al-Bukhoriy meriwayatkan dalam kitabnya, bahwa 
sesungguhnya Nabi Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam bersabda : barangsiapa 
mengucapkan dengan menggunakan sholawat ini maka Aku bersaksi baginya di hari kiamat 
dengan persaksian dan Aku mensyafaatinya. Ini adalah hadits yang derajatnya hasan dan para 
perowinya shohih. Dan sebagian ulama' menyebutkan membaca sholawat ini 1000x akan 
menetapkan bisa melihat Nabi shollallohu alaihi wasallam. selesai. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5304 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sholawat ibrohimiyah ini dalam redaksi hadits tanpa menggunakan lafadh siyadah (sayidi/ 
sayidina). Imam Asy-Syamsu Ar-Romli berkata dalam kitab syarh minhaj : " yang lebih utama 
adalah dengan menggunakan lafadh siyadah karena hal itu berarti melakukan apa yang 
diperintahkan kepada kita dan menambah keterangan dengan hal yang terjadi yaitu tata krama 
dan ini lebih utama daripada meninggalkan/tidak menggunakan lafadh siyadah. Adapun tentang 
hadits yang berbunyi : 

Doll 39 wugasai 
merupakan hadits yang bathil yang tidak ada dasarnya. sebagaimana perkataan para ulama 
mutaakhirin khufadh (yang hafal ribuan hadits). Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Jauhar Al- 
Munadhdhom berkata : menambah lafadh sayyidina sebelum Muhammad itu tidak apa-apa 
bahkan merupakan bentuk tata krama/sopan santun pada hak Nabi Muhammad shollallohu 'alaihi 
wasallam meskipun di dalam sholat yakni yang wajib. " selesai. 


Al-Allamah Al-Gistholaniy dalam kitab Al-Mawahib berkata : " Para ulama' mengambil kesimpulan 
dengan pengajaran Nabi Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam kepada para sahabat terhadap 
cara ini setelah pertanyaan mereka tentang sholawat. bahwa sesungguhnya sholawat ini 
merupakan paling utamanya tata cara sholawat atas Nabi Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam 
karena Nabi tidak memilih untuk diri sendiri kecuali hal yang paling mulia dan lebih utama. 
berdasar hal ini berakibat jika seseorang bersumpah untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad 
shollallohu 'alaihi wasallam dengan sholawat yang paling utama maka cara yang bagus adalah 
dengan membaca sholawat ini. begitulah yang dibenarkan oleh Imam An-Nawawiy dalam kitab Ar- 
Roudloh. (Terjemah oleh : Dik Ibnu Al Ihsany Rinduku) 


- Adapun Sayyidul Anbiyaa wal Mursalin adalah Baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah Shollahu 
'alaihi wasallam. 

- Dan Sayyidul Auliya adalah Syeik Abdul @odir al Jailani @oddasallahu sirrohul aziiz 

- Dan berikut lafadh Sayyidul Istighfar : 


Mlga laa De Y Ha Y laa Al sial SA sial Sig FA goa Aa pesiar les 8 AI) ) Aa KT TO) lase As Aa Yuta aa 
sayo IS aAny, Sa) ho ila Y aa) Udi ga NY Ian 


Wallahu A'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/887761251246684/ 
www.fb.com/notes/929294217093387 


3918. DO'A KETIKA BALITA MENANGIS DI MALAM HARI 
PERTANYAAN : 


2 Yono Penjaga Hati 
Assalamu'alaikum. Saya mau tanya, Adakah bacaan untuk menidurkan anak kecil/balita yang tiba- 
tiba menangis keras pada saat tidur ? 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam. Salah satunya bacalah lima macam basmalah dibawah ini ,kemudian tiupkan 
ke ubun-ubun nya. Jika demam bacalah 19 kali dan tiupkan ke air,dan airnya dikompreskan. Insya 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5305 ) 


allah 


Siau rela Ga Naa sha Anas: AN al) da 


- Bismillahir Rohmaanir Rohiim 

- Bismillahisy Syafi 

- Bismillahil Kaafi 

- Bismillahil Mu'afi 

- Bismillahi Ia yadhurru ma'as mihi syai'un fil ardhi wa Ia fis samai wahuwas sami'ul 'alim 


Diatas disebut basmalah lima/lima macam basmalah. Untuk mengatasi anak balita yang menangis 
karena gangguan jin fasik maka bacakan sambil mengelus elus tengguk - sampai punggungnya. 
Atau bisa dengan cara kedua,yaitu membaca : Fatihah 1x , Muawwidzatain 1x dan Ayat Kursi 1x 
Baca juga link terkait AMALAN UNTUK MENGATASI GANGGUAN JIN & SYETAN 


2 Muhammad Naashir 
Wa'alaikum salam 


ol: Usi73 GiuSllg GuSll 530) alus ale Al ol gl G 5S: JB logis WI 95) wbe wil LC 
AA) 31 cp IK das A3 ola K ga BU dll la Sel Gala Uelanf kadas ok 
S ul 


Dari Ibn Abbas ra , bahwa Nabi saw berdoa mohon perlindungan Allah untuk cucu Beliau saw 
yaitu Hasan dan Husein, seraya bersabda : “Sungguh Ayahanda kalian (kakek moyang kalian 
yaitu Nabi Ibrahim as) meminta perlindungan Allah untuk Ismail dan Ishak (putra Nabi Ibrahim as 
yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishag) Dengan doa : Aku berlindung Demi kalimat kalimat Allah 
kesemuanya, dari segala syaitan, dan segala racun, dan dari segala penyakit penyakit akal dan 
kegilaan” (Shahih Bukhari). 

"A'udzu Bikalimatillahit Taammah, min kulli Syaithanin wa haammah wa min kulli 'ainin laammah". 

(Alhamdulillah, sudah sering saya praktekan lalu ditiupkan ke ubun-ubunnya, dan anakku reda dari 
tangisannya|. Wallohu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/826180617404748/ 
www.fb.com/notes/9314434 70211795 


3965. REDAKSI TEKS SHOLAWAT JAWAHIRUL ASROR 
PERTANYAAN : 


? Exsider Agus Yansen 

Asslamualaikum wr. wb. Kepada admin saya mau tanya : 

1. Waktu kemarin saya menggobrol bersama ikhwan attijan kata dia saya dipaksa untuk masuk 
alirannya, tapi kata orang bilang bahwa untuk memasuki ke semua torekat itu bahwa kita harus 
mengguasai ilmu 12 fan, tapi kata ikhwan itu bilang tidak usah seperti itu tapi saya bersikeras 
untuk tidak menggikutinya karena jangankan wiridan yang sunah wajib aja innalillahi, tapi saya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5306 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


juga punya seorang guru berazazkan Assalafi, sikap saya harus bagaimana? 

2. Apakah saya memilih ikhwan itu atau guru saya berazaskan Assalafi dan simpatisan NU 
karena berta'zim ke guru itu lebih bagus! berikan penjelasannya sebagai assunah 

3. Tolong admin jika boleh, tolong berikan informasi tentang riwayat sholawat Jauhar laduni dan 
rujukannya dari mana? Terimakasih.. Wassalam ... barakallahu laka... 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Untuk menguasai satu pan saja mgkin butuh waktu 4-5 tahun kalikan 
12 pan. Hemat kami paling baik untuk anda sekarang adalah tetap menjalankan ibadah dengan 
tetap dalam ta'lim dan bimbingan guru anda saat ini yang notebene "kyai NU". Saya Ijazahkan 
Sholawat Jawaahirul Asror ini dalam kaitannya beribadah dan karena mencintai baginda nabi 
Muhammad SAW , ada banyak keterangan yang menganjurkan kita untuk memperbanyak 
membaca sholawat atas nabi,bisa di baca kapanpun dan dimanapun. | Adapun kaitannya dengan 
kaifiyat dan hajat tertentu,saya sarankan untuk mengijazahkannya kembali kepada kyai atau alimil 
ulama yang kompeten di bidangnya |. 

Berikut Sholawat Jawahirul Asror : 


CaS02 agung agdl AC 9 Lal ya! 9 sud pilu slcg sono Low Me duo Ul eh Sliwl sul aglll 

les boa5 ni Bal d5 Lgu Lio Si9 sll eliWdal alel yo Las syeles3 2dL0 mlaall all alel 93 lassc 
Ja Sao SA la Ian mala gal Sia MEA Ba ie la ad Una dl sal. 30 all 
agbo cus atu ll Ba Liong 00 LAI gun 20 Adaa IS 133 INI loe Yo elaNIa Ul 3 
vros20ll 0g 8319 Jliall 58 do SII9 dolewll Uigo» Les LM9 UM Sial AS) OI alelL dal logic Les 
gs dog Liu y3 aleg brg adeg Lula LS 3 dosig Lio Yo WI 9 laa Jorlsn Lu Long 
alug dunung Jl Wcg iogall 


Semoga kita meraih syafa'at nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca sholawat, amin. 
Wallahu A'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/803475523008591/ 
www.fb.com/notes/933852533304222 


4074. KEUTAMAAN SHOLAWAT FATIH 
PERTANYAAN : 


? Indra EL Huda 
Assalamu'alaikum.. Mau tanya nih.. Apa manfaat dan keutamaan dari sholawat al fatih ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Tentang Fadhilah sholawat fatih, Sayyidi ahmmad as showi menuturkan dalam kitab syarahnya 
atas kitab wird dardir bahwa sholawat tsb dinamakan sholawat fatih dan dinisbatkan kepada 
sayyidi muhammad al bakri,disebutkan bahwa barang siapa membaca sholawat fatih sekali dalam 
umurnya maka dia tdk akan masuk neraka.sebagian sadaat berkata bahwa sholawat fatih 
diturunkan dalam lembaran dari Allah,sebgian ulama' berkata bahwa membaca sholawat fatih 
sekali membandingi 10.000 sholawat, wagila 600.000.barang siapa mendawamkan membaca 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5307 ) 


sholawat fatih selama 40 hari maka Allah menerima taubatnya dari semua dosa.barang siapa 
membaca sholawat fatih 1.000 kali pada malam kamis atau jum'ah dan senin maka dia akan 
berkumpul bersama Nabi shollallohu alaihi wasallam dan cara baca sholawatnya adalah setelah 
sholat 4 rokaat, pada rokaat awal membaca surat al godr, rokaat kedua surat az zalzalah, rokaat 
ketiga surat al kafirun dan rokaat ke empat surat muawwidzatain. 


Ustadz sayyid ahmad dahlan -semoga Allah merahmatinya- menuturkan dalam kitab majmu'nya 
bahwa sholawat fatih dinisbatkan kepada syyid algutb al kamil sayyyid syarif syeh abdul godir al 
jaelani -semoga Allah meridhoinya- sholawat fatih bermanfaat bagi pemula, yg telah selesai dan 
yg pertengahan,banyak ulama' ahli ma'rifat menuturkan rahasia2 dan keajaiban dari sholawat fatih 
yg menjadikan bingungnya orang2 berakal,barang siapa yg terus menerus membaca sholawat 
fatih setiap hari 100 kali maka akan terbuka baginya banyak hijab, hasil baginya cahaya2 dan 
kebutuhan2 terpenuhi yg tdk diketahui ukurannya kecuali Allah. 

Dan masih banyak fadhilah lainnya. 


Dinukil dari kitab Afdholus Sholawat : 


ll ss GEA ll al yaR6 Usia Je Jb3 au3 Jo Kellul Nuasili 2LO Hegwosll DA 
dan Se 2 AA ole Ale eks maba Ss esa 2 Si 


3050 Sos mali Lgilg MI 2D romi pil pad AJI 9 dc an Ha 33 Sold Moml Saw 53 24 
Sue ly lil nga Ob yAw JB , WI Jay Y o5oc 3 ianlg B0 les Lo wo Ul 29 SUSU 
all bi Log cas) Leule pgld yo II diloiw Jdg SNI Sic Jas Lgio dya nenas J9 Ml yo dm 
ag le Al alan will gais Lal dsoadl gl mol Ad 9d d0 DU yo9 III R0 yo Ul 
UII TI 339 elsS JII dpl 989 paid 8 gw GA 3 Lia LES) ol lo ama BII SIG 
ol OS Li la dg B9UI Sic S9 Uni gali Al JI 339 elS 


Small Jo cabai Sd dugasio lgil JB9 Gie-g0m0 53 All Aas) 55 Sant andi Sl ld S3 

SSS 3 bugil 9 sngiinllg sSxiuol) BIL 3D loo yag JB 0 Al 35 ML Bl uc mall Hal 
ASI 80 dilo pg JS ale abal yo lg JLN 4 pen lo waglla ol wdl yo Gl ul yi 
pal Ml 3talesN ps d9 d/ol28g: lo ge al kang Las oa. 


» Rizalullah Santrialit 

Secara umum saja, sholawat fatih sesuai dengan pe'nama'annya, Al fatih - Pembuka , diharapkan 
orang yang membaca dan mendawamkannya tentu dengan penuh khouf dan roja' kepada Allah 
dan mencintai baginda nabi Muhammad SAW dan mengharap syafa'atnya , Sholawat ini sebagai 
pembuka pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, baik hal terkait urusan agama,dunia dan akhirat. 


Adapun secara khusus yang disampaikan para mursyid thorigoh tijaniyyah (ranah sufi) keutamaan 
nya kadang dipandang oleh orang awam seperti kita bertolak belakang dengan ranah lainnya 
(seperti figih dan agidah) hingga menimbulkan pendapat yang salah dengan mengecam pelaku 
sufi tanpa mengetahui maksud dan tujuan ucapan sufi. 


Cukuplah bagi yang akan mengamalkannya berharap syafa'at dan keberkahan dari baginda Nabi 
Muhammad SAW, insya Allah. Dalam perkembangannya sholawat fatih masyhur dalam thorigoh 
tijaniyyah, Wallohu a'lam. 

http://saydatar.ahlamontada.com/t79-topic 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5308 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ASI SSI yen Jl ae Fat adl Cr ul Sokall Solell JB laS 45 JI Sono Soya Lil dy843 
Jlt8 48 Al Sam Soul awrig gadi 4S yaa Rat dls dots 93 Silg8 dlas g0 d3 dlil aa» 
os kail less SSI anto Laba Si dasi dim! Sulio ye basi SJ lgi isl Lgiog 
dil Say yu Kusta Jul Js39 oya 9d Bxslg B0 dual pad 1 yo Jl SNI less ul Jis as 
dll X0 al Sold Ink Jali mol Haw lal ilslla Het lal gObI In50 Uduw clc Jo Aell d9 oles 
Na 
Solell J89 molll JS. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/937288452960630/ 
www.fb.com/notes/940766589279483 


LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2015/01/3766-kumpulan-beberapa-shighot-sholawat.html 


4109. MANA YANG LEBIH UTAMA, DZIKIR SIRR (PELAN) 
ATAU JAHR (KERAS) ? 
PERTANYAAN : 


2 Rhesa Aja 
Assalamu'alaikum. Mau tanya,Lebih afdhol mana dzikir sirr atau jahr ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Menurut Imam Nawawi dzikir jahr yang tidak dilarang secara syar'i maka lebih 
afdhol dari pada sirri. Sedangkan menurut At-tohawy terjadi perbedaan pendapat diantara ulama', 
lebih utama dzikir jahr ataukah sirri? masing-masing ulama' mempunyai dalil, dan menurut beliau 
dalil-dalil tersebut bisa di jam'i-kan yaitu tentang afdhol yang mana?, Maka tergantung keadaan 
orang yang berdzikir, jika dia hawatir riya' atau khawatir mengganggu orang lain maka dzikir sirri 
lebih afdhol, namun jika tidak khawatir riya' dan tidak mengganggu orang lain maka dzikir jahr 
lebih afdhol. 


- Kitab Tafsir Al-Alusi (12/107) : 


3D Ji all Lagaio 9 ivo Uc Mi ygda0 N Cus AL ogall ul Kugbar 3 Sggill AA lc oi SU 
Jab el ASN se sala lasss lp sesi Bana gal 0g asalal JONI snn3. 3 elos Yasa 
SOWI R3 8 5 uji BSM 


- Kitab Hasiyah At-Tohawy (208) : 


in Ale Jis Bi CmaaY sai 1Ja S Jas SSL slow Jd Kali 
7 Sdaaa a35 ca EN sae la Ng MAS laras 23 Kr GI 
Pa el Jas: 

ae Jasa anal ska drs deras al gay san Gal las loilgin 
VI ig X9 Jas X9 4433 sup JS ale sdg Snnll Ag lali Aa ebi Yarag dil VI al Y" sadel 
fidbuall OLS 3 So illg dual Egg Sun Ll 93 Lyon 3 pu 0195) Tual "... dil, 
Lia 00 sob 500 cal « uSg dis 3 Romy ul Spa! 9d « uli Dis yo ob alus ale Al alan « US 389 
SAB kans BN kala Katie” Asal ella Ske ST 0 Lo sontau mo lassl oles ale. 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR | 5309 ) 


JS asia SIb gl sebal SLS os £ Jl 9 sol Kang Llisy s3 ul dala Ed YI ea 2033 
aa Aa Ii 


2 Moh Ilhamudin 
Wa'alaikum salam. Dzikir keras maupun pelan semuanya adalah sunnah,adapaun lebih utama 
mana antara keduanya maka semua itu dikembalikan pada sikon / keadaan 


API mall SSS 

S all “usg S3 98 plug ale All ala WII Jaw) US) 389 Das Law ego Jl ll 3 y ul 
gl Ikan sliul gl cell yo NS ISI SL el dulss 9559 dok AI Asy Mill slolc « oil Sella 
lgio Aa ll Wow SN aka, cal 3 «SB: 

dmg ale WI alan Al Jawa, JB JB ac WI LS) D458 yul uc si 

Ob SUS, Ol9 sudi HI M3 duti HI US Ul asa) Il A0 bila yu Sc Ub Hc Lil Ml Jaa 
US Jali 98 SV 9 Jasbo plg silih 9 SA0 Ily H0 WS ul as sl) "ip JS No HI di, 
SSI 

alag Ule AUl so yuli R0 Kb) :uc Al yua) ENI ul JB Aa 
olah uSIg LA" JBS Lilo Id ya ul cw Jl Jaw, L CAS sai 9nd BI 3 small 43 Jay 03 ! Al") 
(32/12 sbogumd "Sgbia) Sal" 99 kS .aigull olo |. 

22 MC US Agil 0 UII Sma ws SL Kol 8) ul) "JG logic WI 5) lc 1 e-3 
IS) al as,Si) (aisow ISI du 199 mail ISI alel cuS wb cal JB cela le Jl lo yulll 

Sd idul 22 al BIL "adal" no JB LS SAI Eloww ag mail alel LS small 9 asu 
259uo122). 

as8 3 sblsuol 39 1JE Jua siska" JB ag le AI Kalo Al Joaay Ul dis Wl 5, Will ,c 4 
Ta "Saba Sglall" Ul 93 Knbgawll Annnng (S0 jillg dglb gul9 Son pol Olg "SL pgil gol! 
3892|. 


Selengkapnya bisa di baca di DZIKIR SIRR DAN JAHR 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikum salam. Nyumbang Ta'bir 


398 yp16-1/660 &- ,lisdl 5, 
314 1 3 2 god H0 Aa iba 26, 
318 w/la Sal dc Sola dls 


2 Kumbang Gurun 

Keutamaanya ada pada yang berdikir " dan bentuk yang didzikirkan ". Adakalanya harus keras 
kedudukan sebagai penasehat hati ( tingkat pemula ). Adakalanya dzikir bentuk sirri (ke 
dudukanya adalah menyaksikan kepada yang di dzikirkan ) orang yang sudah mampu istigomah 
dalam menekuni dzikir ". Tidak bisa diunggulkan salah satunya karna yang mengerti " orang 
mengetahui rahasia dzikir ". Dawuh Imam Gozali rah " Hendaklah seseorang mengintip hatinya 
disaat dzikir mana yg lebih melezatkan hendaknya ditekuni ". Wallahu A'lam (Rz). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/941822815840527!/ 
www.fb.com/notes/943725858983556 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4131. NAZHOM SIFAT CIRI-CIRI KHUSUS NABI 
MUHAMMAD SAW: "LAM YAHTALIM..." 
PERTANYAAN : 


2 Subhan Ahmad 
Assalamu 'alaikum. Minta teks Nadzom "Lam Yahtalim", dan terjemahnya beserta dalilnya. 
Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Demikian dinyatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maragil 
Ubudiyah ala Bidayatil Hidayah Hal. 3 : 


Gal (552 4d Wol Gili log " ISul lo ab Ld Al33 
vm! Aoa 0d Isl GL " caad3 log Lgi Ala Ulas dio 
J6 98 Up Jgp Jl S5 3 7 Siti 835 ab5 lt, 

ob3 3 yaball 99 dls 55x 45 " Cus AS Cpalla K5 J lsg 
ui IS 4 Cu 65YgJI Sic " Igsuls ISI logg WE 38 3G 
Sa 5 doi Mba Ml 09 Ula AA sih 


Artinya : 

Belum pernah sama sekali, Thoha (Nabi Muhammad SAW) “bermimpi basah, Dan sama sekali 
Beliau tidak pernah menguap di sepanjang hayatnya 

Darinya, binatang tidak lari dan belum pernah hinggap seekor lalat di tubuhnya yang bagus 

Sisi belakang beliau sama seperti sisi depan,yaitu mampu melihat , Dan bekas air seninya tidak 
terlihat meski di tempat nyata 

@albunya tak pernah tidur sekalipun mata mengantuk , Dan bayangan tubuhnya tidak terlihat 
ketika disinari matahari 

Kedua Bahunya selalu terlihat lebih tinggi dari bahu yang lainnya ketika bermajlis, Dan ketika lahir 
terangkanlah wahai nabi yang sudah terkhitan 

Keistimewaan ini hafalkanlah agar kau aman , Dari kejahatan api kebakaran, pencurian, dan 
bencana lain. 

Wallahu A'lam (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/9454727421422011 
www.fb.com/notes/945928732096602 


4172. DO'A DAN TIP'S PENGUSIR NYAMUK 
PERTANYAAN : 


2 Ale Lukman 
Assalamu'alaikum. Mau tanya, ada tidak bacaan / amalan biar kalau pas tidur tidak digigit 
nyamuk ? Terimakasih 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5311 ) 


Wa'alaikum salam. cara ini dilakukan mesti tertib berurutan : 
1. Wudlu dulu sebelum tidur 

2. Baca basmalah 21 x 

3. Baca surat al ikhlas, al falag dan nas masing masing 3 x 
4. Baca doa ini 1 kali 


II dio Kis Yg Bls Y JII a53 d3 AJI Syab Slblig AJI syal 6212383 AJI Kng33 Caalual Kel 
alas SSI alun alyil sll hb Clal Kel SJ 


5. Baca ini 3 x . ' pg. On ta aa 
Adall gm! 309 slow! 98 X9 LAHAN Yd Sepi dowul R0 20X SAI AU pw. 
6. Pakai lotion anti nyamuk.. 


2 Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku : 
Dikutip dari kitab An-Nawadir hal. 199 


Sule waw « d90ig Slc 342 Yo dgiall yo B3 SSI € dgwll Cell gai : Jet nela Md d8 
ul 9g! yo lc ASJg « x90ig ale dicLo Jio diclo pSule vulw )l ygsy Sala ye | 99S5 « dual sn ll 
SI IL ea yo NS I38 Lo ygil « Id adgo Yg Indl9 Sio Jisl 


(Ayyatuhal baroghitsus suud, innakum firgotum minal junuud, min 'ahdi 'aadin wa tasamuud, 
agsamtu alaikum bil waahidil ma'buud, takuunuu ala jildii ba'uud, arsaltu alaikum shoigotan mitsla 
sho'igoti 'aadin watsamuud, walakum alayya minal uhuud, al laa ugtila mingkum walidan 
wamauluudan, infiruu fauron ajilan 2X baarokallohu fiikum|. 


Faedah untuk menolak nyamuk ucapkan : " Wahai nyamuk hitam,sesungguhnya kalian adalah 
satu golongan dari tentara dari zamannya kaum 'ad dan tsamud,aku bersumpah kepada kalian 
atas nama Allah yang maha Esa dan yang di sembah,jadilah kalian menjauh dari kulitku,aku utus 
kepada kalian satu teriakan seperti teriakan kepada kaum 'ad dan tsamud,bagi kalian terhadapku 
terdapat sebuah janji,yaitu aku tidak akan membunuh orang tua darimu tidak pula anak2mu, 
pergilah kalian saat ini juga secepatnya (dibaca 2 kali),semoga berkah Allah selalu bersama 
kalian. Wallohu a'lam 


2 Mas Hamzah 
Berikut ini ada satu cara lagi, yaitu baca 7X : 
Us sisll JSgiala Jl sdE3 Lssisl Lo ade Gomwoilg Likus Id 389 Ul ade JS35 vw log 


Kemudian membaca | 
lic ASISI9 AS wis 19859 U4i090 ALS Ul 
- Kitab Syarah Mandhumatil Adab 2/355 : 


call ye dis dl 13) 3 gal os Ulgcal 98 Sista S9, (WIN) : (Uba) cuelull sal iB 
Isis Y Ul W log YUL 0 gw ale | 39 elo yo Lss5 583 Cage al JlSI ISI») JB alus le dll oo 
di yo lol Wu ella «lal 3 Jos Aini pi «lis ASISl9 AS sin 1989 Uning0 Ali UU . HA (MUI ade) 
j3 AA gal CAS garako jagad Sana wall Sh 3 


Faedah untuk menolak nyamuk 
Al-mustaghfiri meriwayatkan dalam kitab ad da'awat dari abi dzar rodhiyallohu anhu dari Nabi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5312 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


shollallohu alaihi wasallam berkata : ketika ada nyamuk yang menyakitimu maka ambillah satu 
cawan air kemudian bacalah padanya tujuh kali firman Allah surat ibrahim ayat 12 : 


usKsiall ISgl3 all deg Lgstisl 5 Jd Gowa Ulu USS 383 all de JS35 NI UI lsg 
"Mengapa kami tidak akan bertawakkal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada 
kami,dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu 
lakukan kepada kami.Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu, berserah 
diri". Jika kalian beriman maka cukupkanlah keburukan dan perbuatan menyakiti kalian dari 
kami.kemudian airnya di siramkan di sekitar tempat tidur,sungguh kamu akan tidur malam dengan 


aman dari gangguan nyamuk". Hadits ini juga di riwayatkan oleh ad dailami dalam kitab musnad 
firdaus dari hadisnya abud darda' secara marfu'. Wallohu a'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/946943291995146/ 

www.fb.com/notes/952156641473811 

4213. SHOLAWAT NURUDZ DZAT LIS SYAIKH ABUL 
HASAN AS SYADZILI 


PERTANYAAN : 


2 Kumbang Gurun 
Asalamu 'alaikum, berhubung tidak tahu ya bertanya ini namanya sholawat apa ? 


dl oles Ola slow Dilla gd Sold Jalla wall ogill 3856 Unas le Bli3 Akus Jua Aall 
plug nog9 


Terus kaifiyatnya bagaimana ? Dan keutamaan sholawat tersebut apa ? Hatur nuhun, monggo 
diwedar. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, itu namanya sholawat nurudz dzat. Sholawat ke 44 (di kitab 
afdholus sholawat syeh Yusuf an-nabhani) adalah sholawat nurud dzat : 


Oto elakudI Jala 9 Sold al gula 2g 3856 Laju le J)b3 Alag Iko Rel 


"Allahumma sholli wasallim wabaarik alaa sayyidinaa Muhammadinin nuurid dzaati was Sirris saari 
fii saairil asmaai was sifaati" 


Sayyidi ahmad as showi berkata :" ini adalah sholawat nurid dzat milik sayyidi abil hasan as 
syadzili -semoga Allah meridhoinya dan memberikan manfaat kepada kita sebab beliau -sholawat 
ini pahalanya sebanding sengan 1000 sholawat, hitungannya 500 kali untuk memudahkan 
kesulitan-kesulitan " 


Ibnu abidin menuturkan dalam kitab tsabatnya, menukil dari kitab tsabatnya as syarobati kemudian 
berkata caranya baca sholawat yang agung " saya mendapatkannya dari syaikhuna al arif billah 
sayyid ahmad al baghdadi al godiri dan beliau menisbatkannya kepada sebagian ulama' ahli 
ma'rifat , cara bacanya yaitu : allahumma sholli alaa sayyidinaa muhammadinin nurid dzati as saari 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5313 


fii jami'il atsaar wal asma' was sifat wa alaa alihi wasohbihi wasallim " 


Sayyidi syeh ahmad al malawi memberikan faedah dalam kitab sholawatnya bahwa sholawat ini 
milik imam as syadzili Sholawat ini pahalanya sebanding dengan 100.000 sholawat dan faedahnya 
untuk memecahkan kesulitan-kesulitan, tetapi dengan tambahan dan pengurangan sebagaimana 
terdahulu.inilah bacaannya ' allahumma sholli wasallim wabaarik alaa sayyidinaa 
muhammadidnin nurid dzati was sirris saari fli jaami'il asma'i was sifaati ". 


Syaikhuna syeh muhammad ugailah menuturkannya dalm kitab sholawat beliau dengan lafadz :" 
Allahumma sholli wasallim wabaarik alaa sayyidinaa wamaulaana muhamamdinin nurid dzati was 
Sirris saari sirrohu fii jami'il atsaari wal asmaa'i was sifaati wasallim tasliimaa". Wallohu a'lam bis 
showab (NN). 

- kitab afdholus sholawat syeh Yusuf an nabhani : 


Jr Fellaie Al gd 3 Sid ym ul Sora All gal desai yul oil tugu A9 dal Jl 
CkalI9 selasa pilia io! all3 gali gl 258 baru Je Ika Alus. 

dulios D9 4 bsiig aic Al 3 oli ya yul Soal yUlI oil 2 08d Sola! Sant Saw JB 
| | LSI Rustil dilowas Lgiae9 2x0 Jl 
Ab Sole Lesu yo Gila Las Alda 0Dh0 AMS Jl wall all Cui ye NS Ali $9 ale ul DS, 
3 Soludl ulill y9ill 020 ru dc Ju pel Kodg y0 0 pas Lesmig Syoell Sola 202 Sau 
| . : alm g 05229 Jl sdc9 vludll9 slow Ag SAI gaes 

beiS9 DI dll Lgilg 0x9 AI dilas Leilg dead alodU Leil d Clals 93 Sadoll Sos udi Saw 9 
Sola! sallg gala! ogidl S0 Uryw de elUg alug Jo pelll Lai ).905 dANg pati lo le Lag bob. 
Cliwall 9 slow R05 3 

psi Sono LX 909 Lagu ade Iolg alug Jua pall Bab Ad Lily 493 Alis sono Fudll isu ld,Sg 

Oa Toni plang Colin lesu Sl9 JUNI R0 Gd du Sl ml sll, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/949826418373500/ 
www.fb.com/notes/954891214533687 


4312. DO'A MENJENGUK ORANG SAKIT 
PERTANYAAN : 


2 Salaaman Aghara 
Assalamu'alaikum, mau menanyakan pada kiyai dan gus, amalan apa yang sebaiknya dilakukan 
saat menjenguk orang sakit, mohon pencerahannya. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb, menenangkan orang yang sakit dan mengingatkan pahala dari Allah 
bahwa sakit bisa menghapus dosa. Ibnu Abbas berkata, 


selo ah JB Ul alis Ol 3seb Ga Y JBS 05387 g0El ole USS lag ale All ko dil Jaa 
ISI Ae" Aug ala dil alas hall JI Lose 0 ya ya Ru ade “Isis sl— Da sa gd Jo NS" 


“Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam pernah masuk menjenguk seorang a'raby (arab badui), 
beliau bersabda, “Tidak mengapa, (sakitmu ini sebagai) pembersih dosa insya Allah.” Aku (Ibnu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5314 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abbas) berkata, “Pembersih dosa?! Sekali-sekali tidak, bahkan ini adalah demam yang mendidih - 
atau bergejolak- pada seorang yang sudah tua renta, yang akan mengantarkannya kepada kubur.” 
Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Kalau demikian, benar (ia adalah penghapus dosa) 
"(H.R Bukhari). 


Duduk di dekat kepala si sakit dan mendoakannya. Ibnu Abbas berkata : 


Jl kia! pasal U5 pall dil Isl aa Bi J6 gala le gal yap Me Dll Ja 


“Adalah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam apabila menjenguk orang sakit beliau duduk di 
dekat kepala orang tersebut. Kemudian beliau berucap sebanyak tujuh kali. “Aku memohon 
kepada Allah yang Maha Agung, pemilik “Arsy yang besar untuk menyembuhkanmu. Maka apabila 
dalam ajalnya yang datang kemudian, semoga dia diselamatkan (dibebaskan) dari rasa 
sakitnya.”(H.R Bukhari). 


Meletakkan tangan pada wajah dan perut orang yang sakit 


Saba - akag Ale AU Galio - Al Igia) 0353 4 Kay Gaia : JB UI GI ak cal Tisle Gg. 
dijad AO 209 « Sau Hal « 2" : JG 5, Aa aa Mp3 ME NI R39 


Dari Aisyah binti Sa'd dari Ayahnya, bahwa ia berkata, “Aku pernah menderita rasa sakit yang 
amat berat ketika di Makkah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguk dan beliau 
mengusap wajah dan perutku sambil berdo'a:Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'd dan 
sempurnakanlah hijrahnya.” (H.R Bukhari). Wallohu a'lam. 


2 Ghufron Bkl 
Mendo'akan dgn do'a berikut ini di baca tujuh kali : 


shitu ol pall pal Sp meal All Jlal 


Hn SJ 9 « Ho Mt Tea IN Jae g9 ola atas Sevilla dos aulo:. Rio 
1 Bia Da Jl «bal ny pl Lu ale yo" 1 Ae) yulis Gal UG Ae «SU bai le Rouo 
ale dntiwo yag « " dlaley" gia al die Gal 4" ey ol pala Gasal Ly salad Ul Jul : Ol 0 
ade Ja yo "Bab «yul lal lex 9 Asi 4 HI yo seni 3 dal dg « leule mi lou Jo 4 dual 
xi gd IiS9 4 "abal uAny Al lowdac NI bala ul 4 Aakash Lanal V5 « pulas Al Jul : Jl LA 0 
WI mail S3 6S IMD « eni 30 A6399 30 MI) Milo, LAM Ulos 99 « all soal Jos Hd ui yul 
vaolglb dixlo LI «Ala Sy Al cad Uma ena Bae Tai 93 Kairo lis39 339 « Ala ade « 
Kasal aandl alat 98 Cus pil Lalat 5 3929 


library.islamweb.net/hadith/display hbook.php?hflag-1 


JB lapis Al ud) LIL ey elu S95 lal cAyall Bob Kania) las dil Aas, Cinall JB : 

" al sounds les abs, y” (mona toko Siladl Elub alus ale Al Koko All Jaa, Lo) 
JB lag Gale Ali Lola sil ul S9) lal Ol Raw " elit Jabal Gasal uap mal dil lal" Jai 
Cal lal dai Gal malas La yel 5) malas Al Jltah cal j0 Raw drs Jl all d LAny Al Lau SLS yo 
vsall d3 yo) 


library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5315 ) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/975533269136148/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/976228525733289 


4321. INILAH DO'A NABI SULAIMAN 'ALAIHISSALAAM 
PERTANYAAN : 


2 R Walangsungsang 
Assalamualaikum, kepada semua ustad ustadah mohon bantuannya kalo do'a nabi sulaiman yang 
bisa nyembuhin orang kerasukan yang mana.tolong ya makasih sebelumnya Wasalam 


JAWABAN : 


? Santrialit 

Wa'alaikum salam. Doa nya : Allohumma adkhilna fi suri sulaimana wa mulki sulaimana minal 
masyrigi ilal maghrib bi dzatihi wa shifatihi wa afalihi wa guwwwatihi. Ya robba jibrila wa mikaila 
wa isrofila wa 'azroila. Wa mulku sulaimana minal masyrigi ilal maghribi,jinnan wa insan wa rihan 
wa ghomaman,tasliman katsiron . Wasubhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa kamaluhu 'aliman. Ya 
iblisu... (3x) wasy. syayathinu sakinan fizhulumati. Robbana tagobbal minna du'a'a sulaimana, wa 

shollallohu 'ala sulaimana wa 'ala sa. iril anbiyai birohmatika ya arhamar rohimin. 
Kok Aug dig3g Alaslg Giling Siliu L pel! adl Hill 0 Uloukw ellog Uloukw y gw 69 WssI aelll 
lolacg bg iluwlg Ls We Ml Ho—irall yo Ulorkw ello9 Jail 209 Ja8l mo JailSuo9 Ja ab 
| lose loSg J3 J3 0Jleig Uibuwg LoiS lori 
ulouku le dl slo9 Ulas sles Lo Jati Ly lola 58 USLu wabolusdlg Lal L ali L yuk L 
wsoslJl asyl b elias 3 selwdl pilu cg 


Ya Allah, masukkan kami dalam kawalan lingkungan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman telah 
memiliki daripada timur dan barat dengan kebolehan anugerah Allah, sifat, perbuatan-perbuatan 
dan juga kekuatannya,. Selamat sejahterakanlah kami wahai tuhan Jibrail, Mikail, Israfil dan Izrail. 
Telah menguasai Nabi Sulaiman dari timur dan barat, jin, manusia, angin dan awan berserta 
keselamatan yang banyak. Maha suci Allah taala yang maha mulia kemuliaan, dan 
kesempurnaanNya, ketahuilah oleh kamu wahai iblis, wahai iblis, wahai iblis, Syaitan-syaitan 
tinggal dalam kegelapan. Wahai Tuhan kami, terimalah dari pada kami doa Nabi Sulaiman, dan 
semoga rohmat Allah atas Nabi Sulaiman, juga para nabi dengan rahmatMu ya Allah yang maha 
pengasih dari semua yang mengasihiDalam versi lain ada perbedaan pada awal bacaan bukan 

ulos ym 69 WI AJI 
tapi " Allohumma In Dakhola fi suroti sulaiman ....". Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
https://www2.facebook.com/groups/piss.ktb/961030223919786/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/978133378876137 


4334. MEMBACA SHALAWAT DISERTAI RIYA' TETAP 
BERPAHALA ? 
PERTANYAAN : 


2 Hefney YahyaAgung 
Assallamu 'alaikum wr wb, mau nanya ibrohnya orang baca sholawat yang riya dan tidak ikhlas, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5316 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tetap mendapat pahala ? syukron kyai dan nyai 
JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr wb. Semua amalan ada yang diterima, ada juga yang ditolak kecuali 
membaca sholawat kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam, sesungguhnya membaca sholawat 
sudah pasti diterima karena kemuliyaan Nabi shollallohu alaihi wasallam. Hal ini sudah menjadi 
kesepakatan ulama'. Wallohu a'lam. 

- Kifayatul Atgiya' , halaman 48 : 


lelsats € glorio LgB plug Male AI Kalo gili le dll AI dg» jali Lgiog Jgutoll Lgio Jloc XI 2105 Ula 
SUS Kpde lalai Gliil 9559 alug le All Kalam Ad lol SI 


Bahkan panggilan seseorang kepada nabi Muhammad saw akan sampai pada beliau, panggilan 
yang dimaksud yaitu dengan kalimat " Ya Muhammad ". 
Berikut ini kisahnya : 


J JBS sa al IS, OS: JB aka wp G3 M2 4 dblul yul 48 Ubi LSS JB asi gal Wis 
3855 G J3 SJ Ul GS 3S IS 


"Telah bercerita kepada kami Abu Nuaim, ia berkata telah bercerita kepada kami Sufyan (al- 
Tsauri), dari Abu Ishag, dari Abdurrahman bin Sa'd, ia berkata: "Kaki Ibnu Umar matirasa, lalu 
seseorang berkata: Sebutlah orang yang paling kau cinta! Ibnu Umar berseru: "Ya Muhammad! ". 
(dalam riwayat lain disebutkan “maka ia sembuh seketika" ). (HR al-Bukhari dalam al-Adab al- 
Mufrad 964). 


2 Muhib Salaf Soleh 
Idem kang mas hamzah. Semua amal manusia antara di terima dan di tolak kecuali solawat 
kepada rasulullah saw , pasti di terimanya karena berkat kemulyaan beliau.... 


uc Job 9 palu 9 Ju pglll 

| TO Small LL 

el al 9 Wc WI alan sil Mc HI NI dar pol 9 Joutoll Lgio Jloc VI &05 Ul dc clodi dul 
aa 9 Aula Al alam V lol SI Lelouto £ gloio 

said ya JB : 

ba 84 lais Ll gut9 # xo50 wulll Mic Hk ps1. 

2050 sull dc Dual VI # by, 9 Jadll yy Wlaci. 


2 Jasmail Jeep 
Memang Benar,keagungan membaca shalawat kepada Baginada Nabi Walaupun bertujuan/ 
Bermaksud untuk Riya' maka Pahalanya Tetap Sampai. Wallohu a'lam 


kaaball abuulgll 9SI9 Algallg L2NSNI 20 ado ISI UG ld yg Jd9 Bolell dd Alis uc Rusdl JB 
al Jaana Ab NAN ee) cb Kala alas dun ala ale di el 

W ul urin yA uc IS Hull Mac ole Ginils 93 40YI dpdlall dits9 feb Jl 208 Ig alunall 
soal Iuolgll sll Ags 09 J903 y9 cl N Id alug le dll slvo d Juolgdl sai Ags yo les 
JII 93 OMA 23 Bls IS 93 YSNENI lb agosl Gal 3d d9 NSNL NI A8 lgi Y Jlac NI dr 
(3 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5317 ) 


Fokus pada : 
eU JI 203 99 lol) lal si Jonooy swgiwllg sub Ao glb3 


http://www.taibanet.com/showthread.php?p-15114&langid-1 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/975916885764453/ 
https://m.facebook.com/notes/981232955232846/ 


4389. DO'A "HIDUPKANLAH AKU SEBAGAI SEORANG 
YANG MISKIN..." 
PERTANYAAN : 


2 Ahmada Subhana 
Assalamu'alaikum wr wb. Dalam do'a berikut : 


ank 437 GSLuAl 2585 49 ga5SI3 « LiSXu0 ydiolg 4 USu0 pul Kl 
Apakah tiga kalimat "miskiinan" sama maksudnya ? Alasannya masing ? 
JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam wr.wb. Hadits diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri 
radhiyallahu'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda : 


dobel 293 US kas! 8585 49 a53 « CiSiuo gag « USiuo pul Kel 


“Ya Allah hidupkanlah aku sebagai seorang yang miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin 
dan bangkitkanlah/kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin pada hari kiamat”. 
Maksud Hadits : "Miskin" yang dimaksud dalam do'a Rosululloh SAW pada hadits tersebut adalah, 
seperti keterangan yang disampaikan dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi 


ue Cola 93 dosa S5 H9rno Jiclaual gal Jltug a50 sel (SI lal Sono 4 Cui Lusi ) dg 
dal 0 MS M2 Lp Ar LI 1 3S all la 4 (Olesi up UI Les ) dalil 
OLI Sliy ala 9 le All Lao s6 263N9 JII Knd9 Sal! yo 9D J3 (Liu tnial aglll ) Upi 
autill day SI jl9 B5ll9 4S uye S3 guslgd pesiutaal oli Wei Ia 4) cdl o)Ksslg awal gi 
SI (orSluall 505 9 wistislg) dl as, sudi JB oles dil 0 ag3139 Sal Ola.» glc ale 
Cansllg aslgllg CL Jo All 83 5 dia Ily ad LI gio siles Kira agiclas Y9 yusas! 

Il 389 HS pulas Jdillg pyodl AI gl UI W 50 98 Swa! uiy Ul Al Ju g Song sel JB 
go Clg Olanllg Ball & yeslg eleall Id 923 seat SI SSI (AU Jguao bad) ai 205 M3 stan Ul 
di 00 ok R3 Ro ag SI Jalal uiro 43 liku (Agil JB) slusNI Si uas eling wSLuall 
Olah As dalil 93 S2 dl JB dia Gama Si (Lan KasuDb ) elilosg ae3NSI Yg melia 
0 II dina 93 3S Gol YN dia was ag sag elitdlg Small Ug lo disull J9158 yo Hg gali 
RN 


MAKSUD LAFADZ HADITS 


Pertama : B 
CuSuuo osiol9 LuSuuo s2 sell 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Ya Allah hidupkanlah aku sebagai seorang yang miskin,wafatkanlah aku dalam keadaan miskin). 
Rosululloh SAW mengharapkan dengan isi kalimat tersebut untuk melahirkan sifat tawadhu dan 
rasa butuh kepada Robb , dan Rosul mengajarkan/jadi petunjuk bagi umatnya untuk berlaku 
tawadhu dan menjaga dari sifat kibr/sombong, dan menjadi pengingat kepada umatnya akan 
keluhuran derajat orang-orang miskin dan kedekatannya kepada Allah SWT. Demikian 
disampaikan oleh Al-Thiby 


Kedua : 
viSluoll 50 49 wi siuolg 


(dan bangkitkanlah/kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin). 

Ma'nanya : jadikanlah aku bagian dari mereka,namun miskin yang dimaksud adalah bukan 
'kekurangan' namun tawadhu' dan khusyu' . Sumber Tuhfatul Ahwadzi : 
http://islamport.com/w/srh/Web/2736/3257.htm 


Pendapat lain dari Ulama Muhadditsin tentang Kata "MISKIN" Pada Hadits Tersebut : 
- Ibnu Abdil Barr rohimahulloh berkata dalam Al-Istidzkar 


al Jp « Call « Cl « 5S A9 «A8 925 N SAI 2AlGioll lal cSmollg 


“Lafadz “miskin”di sini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tawadhu", tidak sombong 
dan angkuh. Beliau adalah seorang yang lembut, suka mempermudah, tidak mempersulit dan 
dekat.” 


- Ibnu Gutaibah rohimahulloh berkata dalam Mukhtaliful Hadits 
raba yo Ju NY Ul dlu dl Jak: wlSNI9 sol (UnSuuo 0 sil ): J3 38 diawal! K0 
MI 0) diy X9 « uy HSiOI9 


“Lafadz “miskin”dalam hadits beliau (xv siusl Luo) bermakna tawadhu' dan pasrah. Seakan-akan 
nabi memohon pada Allah agar tidak menjadikan beliau termasuk orang-orang yang sombong lagi 
angkuh. Tidak pula dibangkitkan bersama gerombolan mereka.” 


- Ibnu Rajab Al-Hanbali rohimahulloh berkata dalam ikhtiyarul Aula : 


dialac9 Ul 459 Udlal guslgig cd puSilg « Ja 30 AU AB Usul y0 4 al 549 Lol awal Gilou 89 
Oislg09 iusog Gini 9 


“Lafadz “miskin"terkadang digunakan dan ditujukan pada seorang yang Allah berikan ketenangan 
dan ketundukan dalam hatinya. Ia bersikap tawadhu' di hadapan Rabb yang memiliki kemuliaan, 
kesombongan, keagungan disertai perasaan takut, cinta dan merasa rendah di hadapan-Nya.” 
http://islamport.com/w/srh/Web/39/21.htm 


DERAJAT HADITS 


Ada Ikhtilaf Ulama Ahli Hadits tentang derajat Hadits tersebut, Namun bukan menjadi alasan untuk 
tidak mengamalkannya, cukuplah pendapat Imam As-suyuthi menjadi pegangan untuk 
mengamalkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asgalani rohimahulloh berkata dalam Fathul Baari : 


S2. 993 Cmdal LiSuo gViiolg laun ian adl SS0 jl an Sl SAI Cudall lola 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5319 ) 


“Adapun hadits yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi P 2 ag 
adalah hadits yang dha'if" 
http://islamport.com/w/srh/Web/274716517.htm 


Ibnul Mulaggin rohimahulloh berkata dalam Al-Badrul Munir 
Muli le GKI 
“Kebanyakan ulama mendho'ifkan hadits tersebut" 
Ibnul Jauzi rohimahulloh berkata dalam Al-Maudhu'at 
akag ale AU cola Al Jowo 02 Run Y Cup lha 
“Hadits ini tidak shahih dari Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam” 
Imam As-Suyuthi rohimahulloh berkata dalam Hasyiyah Sanady 'Ala Sunan Ibnu Majah 
Basah aula S2 NX US dial Lo6 Call AI 3 wal Do LSI JB : ab dl Jlag 


Berkata As-Suyuthi : “Al-Hafidz ShOlahuddin bin Al-Alla' berkata: “hadits ini memiliki sanad yang 
dha'if, namun tidak sampai dihukumi maudhu' (palsu) 


KHULASHOH (Kesimpulan) : 
Dalam kitab Al-Magooshidil Hasanati Fima Isytaharo 'Ala-Alsinati 


gal oa doll Laga «db up SUS uc dl) Ly Jill bia anda og At Co yo lea 98 ul abal ol 9,9 
Sid 9i9 4 LuSuuo sial gl! akug le All oo WI Jowo JB: JB « Crokall up isl Lia» : Jats « dpi 
Gebll 05D 9929 R09 « Eyroill 2 20 38 Ait9 « ysdgigo Ul 59 « USLwall 2505 99 Wi siolg « luSuwo 
Ka Cya5 9D Jj . bob ul uc OLI 983 lor ROG le SAI ay D pati Lao Hd C0 . 
Hadits yang diriwayatkan Imam Thobrony dari jalur sanad ubadah bin shomit ,bahwa Rijal hadits 
ini (perowi hadits) bisa dipercaya seluruhnya. Dengan ditemukannya hadits ini dengan sanad 
dengan perawi yang Mautsugin dan jalur lain dengan sanad ghoir Mautsug, Maka sangat baik 
(alangkah bijaksana) dengan tidak menghukumi hadits ini dengan hadits maudhu"', terlebih dalam 
dalam bab ini ada perowi yang bernama "Abi @otadah" (perowi terpercaya). Dengan demikian 
maka derajat hadits ini adalah "Hasan Lighoirihi". 


Jadi, Jangan takut Miskin 'kekurangan' dengan kata "MISKIN" dalam do'a ini, dan Jangan khawatir 
dengan derajat hadits ini. Wallahu Wa Rosuluhu A'lamu Bish-showaab 
Sumber : http://arh789.blogspot.com/ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/990425734313568/ 


4405. AMALAN TOLAK TIDUR, MUDAH TIDUR & BANGUN 
DENGAN WAKTU YANG DIKEHENDAKI 
Oleh : Ust. Rizalullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5320 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. AMALAN TOLAK TIDUR 
Khasiat Surat Al A'raf Ayat 54-56 Bagi Yang Sering Ngantuk Saat Ngaji, Muthola'ah Dan Lain-Lain 


Bass @aloa II Ja ot ajal ole Sial Al Hi s3 ya A3 alam JI AI Al) | 
Esi K 19251(54) caodladl € u) ul Is” paila SSI d Yi” vol cl luo A39 sagllg png 
Ya Ul “3 ol Irab3 835 092313 20 383 USAI 8 Igduusi Y9(55) casan! Ung N Gl" Oya 9 

Gamal 9 (56) 


Dinukil dari Kitab Ad durrun Nazhim Imam Al Yafi'i rodiyallahu anhu Hal 54 : 
dis Obis mgill ale Kadis jl WI Jlug sial J33 dll WI SM) Ul 3 yo 


"Barang siapa yang membaca ayat Inna robbakumullah ...sampai muhsinin dan memohon kepada 
Allah agar tidak tidur maka Allah akan menolaknya dari tidur " 


2. AMALAN JIKA SULIT TIDUR 


all Sad : Agonab SSL X9 Y 39 Tu JSSE Y 296 3 3S Gula Gali OISdg 2365 wal £ Ll 
Jobs msg Sad pall, 9 SDy ul 005 eh doel s Kao Ul 0d 0 doll slilayg eh Sesi sus sl9 
plug Aapnng Ol mlcg 0x0 Lidywg Luna dc . 


“Ya Allah, bintang-bintang tenggelam dan semua mata tertidur lelap, sedangkan Engkau Maha 
hidup abadi lagi terus-menerus mengurus makhluk-Mu, Engkau tidak pernah terkena kantuk dan 
tidak pula tidur.Wahai Yang Maha hidup abadi lagi terus-menerus mengurus makhluk, 
tenangkanlah malamku dan pejamkanlah mataku.”Aku berlindung padaMU dan dengan kalimah- 
kalimahMU yang sempurna dari godaan syetan dan aku berlindung padaMU dari kehadiran 
mereka.Ya Alah,Semoga Engkau curahkan rahmat dan keselamatan serta keberkahan kepada 
kekasih kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW , dan keluarga serta sahabatnya 
sekalian. 


3. AGAR BISA BANGUN DI WAKTU YANG DIINGINKAN 


I32 Gi skip I 3 Gal (107) N5 ago all SLS Kel UB LIL Islas3 Igial call | (108) 
Sian Ul Las J8 (109) ISag alay Lis 303 wp Ola 385 Ul Ja SS Sl 935 GlAKI/SiSo 5S GIS 3) J3 
bal) elsa Uks NG Kilo Nas Jasad d5 AE 93 3 UB vas dala all Koll lsil all 5593 Klis 
(110) 

ud es OS9 SI 98 aga Ul ol, Duo (AI 29m SI - ll - Uk | aloc 9 loiol WI Y ) de da3 
Csl9 Ibu 9595 UB 1559 ISS 6289 9 Kuli du adl OLI 088 Gay agll : Jai Ai asill ac Lal ads Jul 
Jati dil gd yasid Jasiwulg gu SSI JS yoo uleni pelll Lgolio 98 Los willg Lgigo v4 utiNI KG 


Jai lo pSbig olisi lo 
Khasiat Surat Al Kahfi Ayat 107 - 110 : 
Barangsiapa saja yang menghendaki bangun pada saat atau jam tertentu di malam hari ,maka 
bacalah Empat Ayat terakhir surat al kahfi ketika akan tidur. Kemudian berdo'a : 


sala Lgi90 L15 adil SAgii Lula Jay 9295 Ul ISS9 ISS B9 99 gulai day ll NI odd Hau aelll 
asi lo pSoig olisy lo Jasi elil WJ Lagu8 Jasiwlo su SS8 J,Siy yoo wulan aelll leolio 49 Koi 


Allohumma bihaggi hadzihil ayatisy syarifati, Aigizhni fi wagti (Sebutkan jam yang dikehendaki), 
Fainna ruhi biyadika wa anta tatawafal anfusa hina mautiha wallati tumta fi 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5321 ) 


manamiha.Allohummaj'alni mimman yudzkiruka fatudzkiruni, wa astaghfiruka fataghfiru li, innaka 
tafalu ma takhtaru watahkumu ma turidu. Wallohu a'lam. Semoga bermanfaat. 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/981264788562996/ 
www.fb.com/notes/999929693363172 


4441. BOLEHKAH ISTIRJA' INNA LILILLAHI WA INNA 
ILAIHI ROJIUN UNTUK SELAIN MUSIBAH KEMATIAN ? 
PERTANYAAN : 


? Nanang Hermawan 

Asalamualaikum wr wb. Lafadz INNA LILILLAHI WA INNA ILAIHI ROJIUN ini sering diucapkan 
ketika mengumumkan kematian. Boleh tidak diucapkan ketika mengumumkan musibah banjir, 
kebakaran? Atau ketika mengumumkan seseorang sakit, atau barangnya hilang seperti STNK, 
SIM dan Hape? sepertinya jika mengumumkan STNK hilang diawali dengan lafadh tersebut pasti 
kaget karena lafadh ini sering didengar ketika ada pengumuman kematian saja. mohon 
penjelasannya! 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikumusslam, ketika tertimpa musibah boleh mengucapkan innaa lillahi wainnaa Ilaihi roji'un, 
musibah itu tidak hanya kematian saja tapi bisa juga rasa capek, rasa sakit, rasa sedih dll, intinya 
semua yang menyakitkan orang mukmin namanya adalah musibah. Dalam surat al bagarah ayat 
155-156 Allah berfirman : 


Gnoaliol pin Ola yueiUl3 Jl3NI Yo sat E3SII3 SSI € LO Say Kisluls 
Usasl) all C3 al GI IG duwao Kelola ISI Gas 


“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, 
dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang- 
orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada- 
Nyalah kami kembali,” (Al-Bagarah (2/: 155-156). 

- kitab tafsir al gurtuby (2/164) 


ul adl buang ulang ulah ulas : Jliy » dmays Godall 15944 lo JS ! Anunall Ayuno ? dlu dls 
Aa NT 
dagy agll si 052 Yg Aiu Ng Luo Ng Lg yo wool Lou lo : Jgiy plug le Al alm AVI Jaw, 
dilim yo Y 3iS VI . 


Firman Allah "musibah"musibah adalah semua hal yang menyakiti orang beriman dan 
menimpanya.-sampai perkataan mushonnef-dan makna ini telah tsabit dalam hadis shohih riwayat 
imam muslim dari abi said dan abi hurairoh -semoga Allah meridhoi keduanya- bahwa keduanya 
mendengar Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda : 


Gili 0 4 5S NI Anya Al 5S 055 Yg its X9 cari Ng can09 0 Gagal! Camoi lo 


“Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit (yang tidak kunjung 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sembuh), rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa melainkan dosa- 
dosanya akan diampuni”. (HR. Muslim no. 2573). Wallohu a'lam. 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Kasihku 

Ketika terdapat musibah yang menimpa seorang mu'min maka dianjurkan untuk mengucapkan 
lafadh irtija' (innalillahi wa inna ilaihi rojiun). meskipun itu hanya sebuah padamnya lampu atau lilin 
yang dibutuhkan penerangannya. sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rosulullah ketika lampu 
beliau padam. bahkan ketika seorang mu'min ketika musibah menimpanya dan dia mengucapkan 
kalimat istirja' maka hal itu sebagai pelebur terhadap keburukan-keburukannya dan baginya 
pahala. yang dimaksud musibah disini adalah setiap hal yang mengganggu / menyakiti seorang 
mu'min. 


Musibah yang paling besar adalah musibah agama ketika seseoran tertimpa musibah dan 
mengucapkan istirja' berarti dia telah menjadikan Allah sebagai tempat peraduan, mengakui 
bahwa Allah dzat yang esa dan mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang lemah 
yang tidak bisa berbuat apa-apa serta mengakui bahwa manusia binasa serta yakin akan 
dibangkitkan dari kuburnya. Orang yang tidak sabar ketika musibah menimpa, maka akan 
tertimpa dua musibah : hilangnya pahala atas ketidak sabarannya dan musibah itu sendiri. 

Lihat AlJami' Liahkamil Aur'an : 


AA Sala 3 ag SAN IP Liiga sawagd SU UU A gi IL plan guy) glisl olga Pama asa sa Iisa Lagi yi 
sa sama NY gho 1 Ale Hallo 1 sam Ulanangid 1 SJaal a53 Ulagary ganas CAT II TLAIJLA yana gerak, gs Ja 
slaa8 na. Olah aa (ia nata ) 65 Waras. | 102 164 | siam Nara Asa Ilacalin « gia Wal 3 « 
ami Dar) Aula jalal: ye LAI JB 4 AYI calm g , JI 983 € nga Celeng CAN IL JUNI Ngga pgils 
Iu Lai Jala 


5 Uaaga Us lalu sega al «LA &, ID LA siLawagd : USA aiSogl isak gl MIA e gina Uas US ons 
TAM) Jigar) bo 3 Tapal : ana Jas All S5 alas alay dale AN Gl en 


IS PA IK ab X, Eunaya AG AU bus mana SI lk d3 De, INA agak iga want yag LK Jo, Ula 
ola gal m3 ? sal pasang Wa gary gg 3) IN isat Yap IN NU AR Ugp BEA NY S3) Lay mail. 


KAA : & Sg by AA 3, md il lag S) AG Ta SA il Kan AG Ha lc SI dil PT) ala SI laa SI 3 Usa Eno Kuy 
(15) luuel 3 3 gd “ik Ag Lila ala sada : LAU | ID mamah SAS) mma alan kui yalel as Sala FEAT Si kila Ia 
20 War la aga Ia 


EA lelap (bawal Lawas 3. Wany AS) lag sayu) Ws pala. BJ mail db yxy ALA mail odol A83 Tata At BJ 
sd WA (IA, Wa cha gula : IN En at agak BN ala ikigh oat lelap Wawalkn. LA ya4 Ulun tag bag aman 
Data BAP 32 ke al JB, Dls ya JgaSa 172 Alia Atu, , alga Alia SAB C. plad Uilail 5 JB asi gal Lia € para 
(Na h, (Na sala pal, , Yg (bawa yA lelap AJ SJ swag anakan agl Wawa BT TT We Re Haa « salon Usa gala kls $8 P 
Su lad brg) Ula ya piala Wa 5 Kayak Sy led lsdalg Ussy gl 9 Aina BJ lag mna 1 Lal Sesi laa Lagy LS ol 
“9 7) (105165 | 030 IA Ik MA ola pula at, bs jl asal , aa Kang lag Unila So Had sni MI Usah ah 
BJ 2 Kuna aah Ula ye Say aXlal sal 3 1G lu Ibamali mad si xG (Lai Una aa) Naa 

Hama il Elilina (SALA Ailina 3 Irama Ci JSI Nildaan gla Ag Curah Jasa 8 $ Tana (SJ 


Lal » Upsiniosll Lanac 9 « Cailoma! Ga g3d Lala CALAISIN A8 (lai AN Jaa gm! y All lg ALI UI Ig 2 (lai Ali 3 Amal JI 
Ea DAA Mb JUAN oma) dal Ul Abg Olly Aoa ganlla JA 9 aan gi AN UI 7 AI Gali € AS Jual! (ikal! Uya Cina 
la sg Bag oaloe gllaany lv ae (Yu) Sa Ia Salad 9 IA BJ mmnad ay ny panah Ula Sal, Hiaban (ISLak tt BJ 

Anil 6 lg jil saa yen ll II TA Laden hp ga 


Aa : "3 3 gi Ka lis wil glag Jalad US Ya eta) Wa) « Alal Laka Us kas LAS luas, SA: 
bada ye al la ily Sai, Ucaalel sg bg agar No Uta OX an sala BJ 1 IS ala Usa Tenang lintas F3 


Gaal | gal las AMI EA yg lah Jaa pai al ga dal 48 5 ya aini JA Ari al AS one 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5323 


asi Bp MISA gua go m3 Uma | 2735 snalo 07 Ja salah Sk asn yang) Ula Ia MM ola gala ap) 1 sal Lag anula Sya 
aa AI AN ita VI Len Pag Gi ala upon pal Gn yA) UNY AU Jang Je AN ayal La JA La 
sigl , Aga) Sina ol, Bye Salhp 1 sai) Uncala yaty hal aah Sal Uk UM Ya walk pang) UI deg INA ole gula « IMA 5) yagl 
Laga S3 Mg 6 Goa ga al Layan (AAS « DESA NG 9 ta Ala af LA 


(alam : 13 ya al, 21 alisl clliga Ig ay psp PR Ad» Inna UM | 05166 | adal. kkal ya) Ulama pan) , 
H3 Ula Sg LAN Leap yaa Ka ps4 | halo 3 Kaul IYA Asia) Male: ka M3 AI Illa 5) ad Was jl 
ara (sam), KU Ad Ula 3 Sg kara Jak Ag (Eale cl jek Aa Soo KI jamad Lal Ia Mala syal gulat Wari (5 


Sal 3: AA kain Mess (5 AM is BY) kat Y Jaa —& Na san jan. Kara ksle ) : AN 2g Sa gkduloa yS S 3p 
siaga alolg 


Sad Ia aU pad Si US yA gatal Ilalad LA IG Ada) pena MM SA 1 aa Mad snp Wa 38: Uag JSI 
| Liga md 3U 3 | lala gk Lha Jaa) il alga Jah AJ Nte gyaad gl alas Aa (Lag KU) , ha JUaaliy kia 3 
AI pasak (3 UAN 93 YASals ” 3d: Ara Luas 3 KB gl dad Ya) (3 Md: Ng Sanga (bawal pay Us 0. 


2 Rizalullah 
Wa'alaikum salam, lihat juga kitab tuhfatul ahwadzi : 


3511 yg dok yul us 520 US Culi yS dal Ly dlas Lips pole yu yo Lirds Ugiw Uma ul bias 
dll bila AJ Ul Jin dmoo Sol UL0l ISI JB ala de UI Kodao WI Iga ul Tol yul yS dolw pl Ao 
9 WI pglll JB dolan gol sei lol9 Lu Lgio ululg Le3 yu 33 nuno Cuwial Iris pglll seal, 
gal JB le su 54 unoo cun Jl ic uses, Ul bila JULI dok al JB 1513 ol yio 48 Ml 
abdul 1S dal al US dal Id 4£ yo Kuda Is 95.9 Sal Id yo LS Uma Luo ID Kg 

Sad SA op JI dc Aonul dodus gol9 dkwg le All 


? Kang Rholiez 
Nambah ibaroh dari AlMughni Ibnu Gudamah : 


Hua 9 Mal Filed 98 0 .0l Jiioyg « dil Saing « oles WIL asi Ul Ula Kauug : Jaa « 
al UI IG dnuoo agita ISI cai well ing | : dilbu Jgto CD | ayal u Al xcg lo jang 
usrigoll ad slilalg das 23 agso uo Olgho pgale dial usa, adl bls). 

WII cola AI Jas) Casoww CB lgic Jl 9) dal al uc «' wo" aku S9,9 | 215 01 
uan 99 33I pel « uses, ll Lila all LI : J8 « dano0 Un MC yo loh: Jasa alwg due « 
bS «3 . daku gal Klo lala : C8 £ leio Lu3 Jo As, « dixuao s3 Ul ol VI . eio LS WI ASI9 
dag Ale AI alan Al Iga « Mio La MJ US aelug le Jl aa Wil Jaw, UJI 


lo ag « y90y X doc dil ul « diletw dg pllbill Apit Lao « A3 Basu « dya buy sendu AK ul sAnula 
aah calo bale Jl alag Aula dl Koko wall UB « Aa sole 3010 YG «Mp lal Jlcall 39 « laci lo dp 3sI 
uslsii lo ale uin ASI ll 36: Po NI Susul ade Igo) : dolw . 

ag calo ISI Y : Aa na An 00249 oles dll lgi uwiisug 
AB 1 Ulat S 0ol9 Hyo pisAud : Jak asi : pala S Su lg LA | AKI dls all JB «all . 
yna Cup d90ang « dial 3 Ly Sasa Isl ! Jaa . 5 yiualy 4 clan! yelgnd & Sus JB Isl Jana 
MS os Cas 19 ! Sdo ll JG. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/1021582057864602 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/1003461266343348 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5324 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4544. LETAK UCAPAN MASYA ALLAH DAN 
SUBHANALLAH 
PERTANYAAN : 


2 Khoiruddin Rudi 

Assalamu'alaikum. Langsung mawon...Mohon penjelasannya mengenai dan tentang peletakan 
kata 'MasyaAllah' dan 'Subhanallah' yang tepat... Mohon dikutip juga dengan dalil-dalinya. 
Suwun... Salam... 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh 
- kitab adzkar (1/70) : 


08 Jess 02 " kung Sol yown0 "3 Lyn - 19X 98 389 Yul dak Il Ja Jl dgiy lo LL) 
Ulas 2IKB LD H3 Ka GL Gp "JB pkaag ala All alun Al Jaw) ul dis Al 2) Saclull gu 
all", 


Dari sahl bin sa'd as sa'idi rodhiyallohu anhu sesungguhnya Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
bersabda :" Barangsiapa menemui kejadian dalam shalatnya, hendaklah ia mengucapkan: 
subhaanallah". Imam malik berkata : ketika mau masuk rumah dianjurkan mengucapkan : "ma sya 
Allah laa guwwata Illa billah " 

- kitab tafsir ahkamul gur'an (3/233) : 


D9 4 drop gl Al yi baal Jas ISI Al 553 Ld Lia sal OB9NI Alan yog : 
Cal NI A93 Nail elu Lo): Ca elo SI f elus calo Sl Yglg ) All JB laS Ja ul : Will Aluol . 
Isa Jai ul Osio J3 yo JII sa 1 elo JB Lgal JB. 


- kitab tafsir al gurtuby (10/363) : 


Bm Ly YAH Gd JB Ldg cal J3 » Kd Jai ul dl jio J3 yo JII guy? elllo JB Lg JB : dn : 
db NI ig Y Adil es lo bgiSo dio ep UD9 Ub ae Cul). 


Ketika menyaksikan sesuatu yang menakjubkan ucapkanlah "ma sya Allah laa guwwata illa billah 


- Kitab tafsir al gurtuby (10/364) : 


J dik VI 898 Y dl elu lo Jli Un Luas SL) yo ! - plug ale dil an - gadi JB ella yul J3 
yi JB gl 18958 - & 43) NI sendi uh US dll el lo JB sal yo lo ! ps3 JB 289 » uc on. 
ul 40 yel ad JB yo : M1 v0 wol 


- Hadis riwayat imam muslim : 
GS Gale dl 5S JB Ka Lo Jk WS allg AE AI alko guill Olssl Ulu UB Ale CE 
Ol psiala ll « Obi Lao Sales JB Lay Sales WS JB Lag Sala slun L0 A03 SSL AI Jis 
Cai plug Ale AU duo ll SI Lo 28523 W diss dala OJO JB 433 SE 0d Fine 3 Ubtu! 
All Si ta 0 


Hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu 'anha, ia berkata : "Seorang wanita bertanya kepada Nabi 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5325 ) 


Shallallahu “alaihi wassalam tentang cara wanita mandi wajib dari haid ?Perawi hadits berkata: 
“Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa beliau mengajarkannya cara mandi. (Di antara sabda 
beliau): “ Engkau ambil kapas yang diberi misik, lalu bersihkan dengan kapas itu. Wanita itu 
berkata: “Bagaimana cara membersihkannya ?"Beliau bersabda: “Subhanalloh! Bersihkan saja 
dengan kapas itu.” Dan beliau bersembunyi. (Sufyan bin Uyainah memberi isyarat tangan kepada 
kami pada wajahnya). Perawi hadits melanjutkan, Aisyah berkata: “Aku tarik wanita itu mendekati 
aku. Aku tahu apa yang diinginkan Nabi Shallallahu “alaihi wassalam, lalu aku berkata kepadanya : 
“Bersihkan bekas darah haidmu dengan kapas itu.” 

- kitab syarah nawawi ala muslim (4/14) : 


dbal3 gagal 5S 53 (Al JEata Gl) U858 38 (Al Ui « laa Sogboi ) 1 - plug ale All alan - da3 
St Maa Ya Sl ae GE ea oa al AL adl Y ISS3 « USS Lao 33 
ale al dis 3933 JKS3 « dolasisalg seniull yo LSI Sic mail 555 : 18 499 S3 cdi dng3 
u SE anal. 


Sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam “Subhanalloh! Bersihkan saja dengan kapas itu.” Telah 
kami terangkan dahulu bahwa kalimat 'subhanalloh' dalam kondisi semacam ini dan semisalnya 
maksudnya adalah keheranan. Demikian pula kalimat laa ilaaha illallah. Makna keheranan di sini, 
bagaimana mungkin sesuatu yang sangat jelas semacam ini tidak diketahui. Padahal seseorang 
bisa memahaminya tanpa harus serius memikirkannya. Dan dalam hadis ini terdapat dalil 
bolehnya membaca tasbih ketika keheranan terhadap sesuatu atau menganggap besar sesuatu, 
begitu juga boleh membaca tasbih ketika menetapkan sesuatu dan mengingat ingat sesuatu. 
Wallohu a'lam. 


2 Muhammad Rangga 
Ucapan Maasha Allah. Allah berfirman di surat al-Kahifi, 


al NI 538 Y AU alis lo SS alis OlS3 SI XI) 


“Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu “maasyaallaah, laa guwwata 
illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah).” (AS. al-Kahfi: 39) 


Ucapan Subhanallah 

@ Kasus pertama, Abu Hurairah pernah ketemu Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam dalam kondisi 
junub. Lalu Abu Hurairah pergi mandi tanpa pamit. Setelah balik, Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam 
bertanya, mengapa tadi dia pergi. Kata Abu Hurairah, “Aku junub, dan aku tidak suka duduk 
bersama anda dalam keadaan tidak suci.” Kemudian Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


vas Y alual Ol Ul yi 
Subhanallah, sesungguhnya muslim itu tidak najis. (HR. Bukhari 279) 
@ Kasus kedua, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 
menanyakan bagaimana cara membersihkan bekas haid setelah suci. Beliau menyarankan, 
“Ambillah kapas yang diberi minyak wangi dan bersihkan.” 
Wanita ini tetap bertanya, “Lalu bagaimana cara membersihkannya.” 


Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam merasa malu untuk menjawab dengan detail, sehingga beliau 
hanya mengatakan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5326 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Subhanallah.., ya kamu bersihkan pakai kapas itu.” Aisyah paham maksud Nabi Shallallahu “alaihi 
wa sallam, beliaupun langsung menarik wanita ini dan mengajarinya cara membersihkan darah 
ketika haid. (HR. Bukhari 314 & Muslim 774). 


@ Kasus ketiga, Aisyah pernah ditanya seseorang, “Apakah Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam 
pernah melihat Allah?” Aisyah langsung mengatakan : . Pata 
cal ld St 33 SJ WI Glauw 


Subhanallah, merinding bulu romaku mendengar yang kamu ucapkan. (HR. Muslim 459). 
Imam an-Nawawi mengatakan : 


Id Jio city HS ld asi surog dll NI JIN I5S9 canill Lag Ly Uliolg gA9all Id 98 Al ulu ul 
aolanialg call 50 cwm Sic peni sg ID 1989 53 oli dg3 GS ld almUN SI UI 


Bahwa ucapan subhanallah dalam kondisi semacam ini maksudnya adalah keheranan. Demikian 
pula kalimat laa ilaaha illallah. Makna keheranan di sini, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat 
jelas semacam ini tidak diketahui. Padahal seseorang bisa memahaminya tanpa harus serius 
memikirkannya. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya membaca tasbih ketika keheranan 
terhadap sesuatu atau menganggap penting kasus tertentu. (Syarh Shahih Muslim, 4/14). 


Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam terkadang tersentak bangun di malam hari, karena keheranan 
melihat sesuatu yang turun dari langit. Dari Ummu Salamah Radhiyallahu 'anha, bahwa pernah 
suatu malam, Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam terbangun dari tidurnya. 


dial So AI Oil (lo dll Gta 


“Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini.” (HR. Bukhari 115). 

Ada banyak dalil yang diungkapkan para ulama tentang ucapan tasbih ketika terjadinya 
kemungkaran. Salah satunya adalah dalam surat An-Nur : 16 yang mengisahkan kisah al-lfku 
yaitu berita dusta tentang perzinahan “Aisyah radhiyallahu 'anhaa. 


Allah berfirman : Oa Lan N Nana 
Alas Ubiga Id Silau Iga AISI Ul WI UsS) lo Ail5 ogoigow 3| As)6 


“Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah 
pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang 
besar." 

Al-Baghawiy dalam tafsirnya menyebutkan: “Bahwa lafadz “subhaanaka' (sil) dalam ayat 
bermakna 'ta'ajjub'/heran.” 

Imam Al-hafizh Ibnu Katsir menuturkan: “Yaitu Maha Suci Allah ketika ungkapan (dusta) ditujukan 
kepada Istri Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam sekaligus istri dari kekasih Allah.” 

Apa yang diungkapkan oleh Ahlu al-lfki, sebutan bagi mereka yang menyebarkan berita bohong 
terhadap “Aisyah, merupakan kemungkaran yang besar oleh karena itu disyariatkan mengucapkan 
tasbih ketika mendengarnya. Ini sebagai penyucian kepada Allah karena kedustaan yang 
menimpa keluarga nabi. 


Lisan “Aisyah radhiyallahu 'anha yang Bertasbih 


Jauh sebelum ayat itu turun, ketika mendengar gosip dan kedustaan yang dipublikasikan oleh 


www.islamuna.info 


DO'A WIRID SHALAWAT DAN DZIKIR ( 5327 ) 


ahlul ifki saat itu, Aisyah pun bertasbih sambil menuturkan: 


Saga yalll Casai 389 dll eyes 


“Subhaanallah, orang-orang telah membicarakan ini?" 
Sebagian Sahabat juga Bertasbih. Ketika mendengar kedustaan ini, para sahabat juga bertasbih 
kepada Allah. Mereka bertutur: 


abis bis Id Silau , deg AK Ul W 3S lo dileuw 


“Subhaanallah, tidak pantas bagi kami membicarakan ini. Ini adalah kedustaan yang besar.” 
Ungkapan para sahabat ini menegaskan bahwa ungkapan “subhaanallah” adalah sebagai 
pelajaran bagi kaum muslimin untuk : 

1. MEMULIAKAN 

2. MEMUJI dan 

3. MENGAGUNGKAN ALLAH 
ketika mendengar ungkapan mungkar lagi dusta tentang kaum muslimin lainnya. Wallahu a'lam bis 
showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1020589954630479/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


FADHOILULA'MAAL 


(5330 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


28 FADHOILUL A'MAAL 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan amalan- 
amalan yang memiliki keutamaan. 


0364. KEMULIAAN BULAN RAJAB 


Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, 
keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita 
bersyukur kepada Allah Ta'ala karena beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan 
haram yaitu bulan Rajab. Apa saja yang ada di balik bulan Rajab dan apa saja amalan di 
dalamnya? Insya Allah dalam artikel yang singkat ini, kita akan membahasnya. Semoga Allah 
memberi taufik dan kemudahan untuk menyajikan pembahasan ini di tengah-tengah pembaca 
sekalian. 


Rajab Di Antara Bulan Haram 


Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab sebagaimana 
bulan Muharram termasuk bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, 
Ea Pallet US adl adl SUS pp Kara Lain G2, Sa Ge ap AN AS 3 gta pas UI Al Ale ea aoi 


- 


- 
RAMA 


Ta 


"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di 
waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) 
agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat 
itu.” (AS. At Taubah: 36) 


Ibnu Rajab mengatakan, "Allah Ta'ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, 
penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun menciptakan 
matahari, bulan dan bintang lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari situ 
muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu, Allah menjadikan satu tahun menjadi 
dua belas bulan sesuai dengan munculnya hilal. Satu tahun dalam syariat Islam dihitung 
berdasarkan perpuataran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari 
sebagaimana yang dilakukan oleh Ahli Kitab.” (Latho-if Al Ma'arif, 202) 


Lalu apa saja empat bulan suci tersebut? Dari Abu Bakroh, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, 


- MI A0 


ana 3 Sa BSE ena Ri Ugin PAS AE Ny Ipa Gl Ap el YAA SN 
Olas3 Sa: ai Ci Kai ea « ANBAY Rao) TI 

"Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun 
itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut 


yaitu Dzulgo'dah, Dzulhijiah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak 
antara Jumadil (akhir) dan Sya'ban.” (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679) 


Jadi empat bulan suci yang dimaksud adalah (1) Dzulgo'dah: (2) Dzulhijjah: (3) Muharram: dan 
(4) Rajab. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5331 


Di Balik Bulan Haram 


Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut bulan haram? Al @odhi Abu Ya'la rahimahullah 
mengatakan, "Dinamakan bulan haram karena dua makna. 


Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang Jahiliyyah pun 
meyakini demikian. 


Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan 
daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu 
sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan.” (Lihat Zaadul Maysir, tafsir surat At Taubah 
ayat 36). Karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, 
sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats 
Tsauri mengatakan, "Pada bulan-bulan haram, aku sangat senang berpuasa di 
dalamnya.” (Latho-if Al Ma'arif, 214). Ibnu 'Abbas mengatakan, "Allah mengkhususkan empat 
bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan 
tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan sholeh yang dilakukan akan menuai pahala yang 
lebih banyak.” (Latho-if Al Ma'arf, 207) 


Bulan Haram Mana yang Lebih Utama? 


Para ulama berselisih pendapat tentang manakah di antara bulan-bulan haram tersebut yang lebih 
utama. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Rajab, sebagaimana 
hal ini dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Namun An Nawawi (salah satu ulama besar 
Syafi'iyah) dan ulama Syafi'iyah lainnya melemahkan pendapat ini. Ada yang mengatakan bahwa 
yang lebih utama adalah bulan Muharram, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri 
dan pendapat ini dikuatkan oleh An Nawawi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang 
lebih utama adalah bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dan lainnya, juga dinilai 
kuat oleh Ibnu Rajab dalam Latho-if Al Ma'arif (hal. 203). 


Hukum yang Berkaitan dengan Bulan Rajab 


Hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab amatlah banyak, ada beberapa hukum yang sudah 
ada sejak masa Jahiliyah. Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap berlaku 
ketika datang Islam ataukah tidak. Di antaranya adalah haramnya peperangan ketika bulan haram 
(termasuk bulan Rajab). Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap 
diharamkan ataukah sudah dimansukh (dihapus hukumnya). Mayoritas ulama menganggap 
bahwa hukum tersebut sudah dihapus. Ibnu Rajab mengatakan, "Tidak diketahui dari satu orang 
sahabat pun bahwa mereka berhenti berperang pada bulan-bulan haram, padahal ada faktor 
pendorong ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sepakat tentang dihapusnya hukum 
tersebut.” (Lathoif Al Ma'arif, 210) 


Begitu juga dengan menyembelih (berkurban). Di zaman Jahiliyah dahulu, orang-orang biasa 
melakukan penyembelihan kurban pada tanggal 10 Rajab, dan dinamakan 'atiiroh atau Rojabiyyah 
(karena dilakukan pada bulan Rajab). Para ulama berselisih pendapat apakah hukum 'atiiroh 
sudah dibatalkan oleh Islam ataukah tidak. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa 'atiiroh sudah 
dibatalkan hukumnya dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Se Yo Y 


"Tidak ada lagi faro' dan 'atiiroh.” (HR. Bukhari no. 5473 dan Muslim no. 1976). Faro' adalah anak 
pertama dari unta atau kambing, lalu dipelihara dan nanti akan disembahkan untuk berhala- 
berhala mereka. 


Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Tidak ada lagi 'atiiroh dalam Islam. 'Atiiroh hanya ada di zaman 
Jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah biasanya berpuasa di bulan Rajab dan melakukan 
penyembelihan 'atiiroh pada bulan tersebut. Mereka menjadikan penyembelihan pada bulan 
tersebut sebagai 'ied (hari besar yang akan kembali berulang) dan juga mereka senang untuk 
memakan yang manis-manis atau semacamnya ketika itu.” Ibnu 'Abbas sendiri tidak senang 
menjadikan bulan Rajab sebagai 'ied. “Atiiroh sering dilakukan berulang setiap tahunnya sehingga 
menjadi 'ied (sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha), padahal 'ied (perayaan) kaum muslimin 
hanyalah Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyrig. Dan kita dilarang membuat 'ied selain yang telah 
ditetapkan oleh ajaran Islam. Ada sebuah riwayat, 


be Bani YOU CS HI plan GP setia plg le AI Ula il DG. 


“Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang berpuasa pada seluruh hari di bulan Rajab agar tidak 
dijadikan sebagai 'ied.” (HR. 'Abdur Rozag, hanya sampai pada Ibnu 'Abbas (mauguf). 
Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dan Ath Thobroniy dari Ibnu 'Abbas secara marfu', yaitu sampai 
pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam). Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Intinya, tidaklah 
dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan suatu hari sebagai 'ied selain apa yang telah 
dikatakan oleh syari'at Islam sebagai 'ied yaitu Idul Fithri, Idul Adha dan hari tasyrig. Tiga hari ini 
adalah hari raya dalam setahun. Sedangkan 'ied setiap pekannya adalah pada hari Jum'at. Selain 
hari-hari tadi, jika dijadikan sebagai 'ied dan perayaan, maka itu berarti telah berbuat sesuatu yang 
tidak ada tuntunannya dalam Islam (alias bid'ah).” (Latho-if Al Ma'arif, 213). Hukum lain yang 
berkaitan dengan bulan Rajab adalah shalat dan puasa. | Aryz Rindukan Bidadari J. 


0377. JIHAD 1000 BULAN 


Lailatul godar menurut sebagian mufassir adalah terkait erat dengan suatu amal jihad nabi 
syam'uun yang berjihad dalam rentang waktu 1000 BULAN dengan bersenjatakan rahang keledai 
dan berhasil menumpas jutaan kafir harobiy. Maka begitulah saat seseorang dikaruniakan Fadhol- 
Nya di malam lallatul godar maka sejatinya ia mendapatkan pahala berjihad seribu tahun lamanya. 
Akhir cerita nabi syam'uun yang perkasa ini dikalahkan oleh kelicikan raja romawi yang mengirim 
delilah untuk menanyakan kelemahan kekuatan nabi syam'uun yang ternyata mudah dikalahkan 
jika dirantai dengan rambutnya sendiri... ( kitab gishoshul anbiya). Dalam versi barat diambil dari 
injil dan taurat, nabi ini dipopulerkan dengan nama samson dan ceritanya dikemas sedemikian 
rupa untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dari kemuliaan islam dibalik kebohongan hikayat 
versi mereka itu..wallohu 'alam. | Ifag Abdillahnatagama |. 


Disebutkan dalamTafsir al-Jalaalain : 


001. (Sesungguhnya Kami telah menurunkannya) yaitu menurunkan Alguran seluruhnya secara 
sekali turun dari lauh mahfuz hingga ke langit yang paling bawah (pada malam kemuliaan) yaitu 
malam Lailatulkadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5333 


002. (Dan tahukah kamu) Hai Muhammad (apakah malam kemuliaan itu ? ) ungkapan ini sebagai 
pernyataan takjub atas keagungan yang terdapat pada Lailatulkadar. 


003. (Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam 
lailatulkadarnya: beramal saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada 
beramal saleh yang dilakukan selama seribu bulan yang tidak mengandung malam lailatulkadar. 


004. (Turunlah malaikat-malaikat) bentuk asal dari lafal Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian 
salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh) yakni malaikat Jibril (di 
malam itu) artinya pada malam kemuliaanl/lailatulkadar itu (dengan izin Rabbnya) dengan perintah 
dari-Nya (untuk mengatur segala urusan) atau untuk menjalankan ketetapan Allah buat tahun itu 
hingga tahun berikutnya, hal ini terjadi pada malam kemuliaan itu. Huruf Min di sini bermakna 
Sababiyah atau sama artinya dengan huruf Ba: yakni mereka turun dengan seizin Rabbnya 
dengan membawa segala urusan yang telah menjadi ketetapan-Nya untuk tahun itu hingga tahun 
berikutnya. 


005. (Malam itu penuh dengan kesejahteraan) lafal ayat ini sebagai Khabar Mugaddam atau 
Khabar yang didahulukan, sedangkan Mubtadanya ialah (sampai terbit fajar) dapat dibaca 
Mathla'al Fajri dan Mathla'il Fajri, artinya hingga waktu fajar. Malam itu dinamakan sebagai malam 
yang penuh dengan kesejahteraan, karena para malaikat banyak mengucapkan salam, yaitu 
setiap kali melewati seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mereka selalu 
mengucapkan salam kepadanya. 


Dan disebutkan pula dalam Tafsir Baghowiy : 


TAI Jar IA Cl Ld JP Jalan Gt uya Jera elang dala Ah ale Sya S3" torlet pl ye slls JB 
$Ylusi Last, Talas (AYI padi ga Kalor Kay LLJUA cata WS Cafy SUAI peluay dala AI oo AI Tya) CA Cp 
en Il Win SU cab Jar OT aan Lead JP GI ai li oa ae al ALI" JUS Kail ALI dl ola 

Anu 


Berkata atho dari Ibn abbas, disebutkan kepada Nabi tentang seseorang dari Bani isroil yang telah 
membawa pedang dipundaknya untuk berjihad di jalan Allah selama 1000 BULAN , maka 
Rasulullah merasa ta'jub akan hal ini dan berharap hal itu diberikan kepada Umatnya, lalu beliau 
bersabda: Ya rabb Engkau menjadikan umatku umat yang paling pendek umurnya dan yang 
paling sedikit amalnya, kemudian Allah memberikan lailatul godri, dan berfirman "Lailatu godri 
khoirun min alfi sahrin" (Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) orang yang 
membawa pedang di jalan Allah, untukmu dan untuk umatmu sampai hari kiamat. | Mumu Bsa |. 


0378. Salah kaprah dalam ber I'tikaf 


Begitu banyak keutamaan dan keitsimewaan bulan Romadhan yang telah Allah sediakan bagi 
umat muslim, pahala sunnah ditulis menjadi pahala fardhu, dan pahala fardhu menjadi berlipat- 
lipat, demikian juga amalan ibadah lainnya menjadi nilai tinggi saat dilakukan di bulan Romadhan, 
apalagi di malam harinya, karena sbgaimana telah dating haditsnya bahwa di antara malam bulan 
Romadhan terdapat malam kemuliaan yang lebih dikenal dengan Lailatul Godr dan Nabi lebih 
menekankan lagi untuk mencarinya di 10 malam terakhir terutama di malam-malam ganjilnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5334 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ptikaf menjadi ibadah pilihan di dalam menemui dan mencari malam kemuliaan tersebut, melihat 
begitu besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang beritikaf terlebih lagi di bulan 
Romadhan. Tradisi yang ada di Indonesia biasanya saat sepuluh malam terakhir, trutama di 
malam-malam ganjilnya, umat muslim berangkat ke masjid umum atau pun masjid jami' untuk 
melakukan ibadah I'tikaf yang di isi dengan berbgaia macam ketaatan. 


Namun sangat disayangkan, banyak kekeliruan yang kita temui saat beri'tikaf. Diantaranya adanya 
persoalan-persoalan yang memalingkan dari tujuan ber'itikaf, misalnya di saat-saat malam ganjil 
malam 21, 23, 25 dst banyak saudara kita yang berangkat dari rumah lengkap menggunakan 
busana muslim namun tujuan beri'tikafnya menjadi dilupakan sebab ia terlebih dahulu mampir 
diemperan-emperan jalan yang di isi oleh para pedagang yang bermacam-macam barang 
dagangannya di ssekitar masjid atau alun-alun untuk berbelanja atau sekedar melihat-lihat saja. 


Lebih disayangkan lagi, pada para remaja putra-putri kita, mereka berangkat dari rumah dengan 
mengunakan busana muslim mengajak teman atau gadisnya dengan menggunakan busana 
muslim yang sedikit terlihat bodynya. Entah tujuan mereka I'tikaf atau memang sengaja untuk 
berbelanja di sekitar masjid atau alun-aliun tersebut. Atau terkadang mereka dating ke sana hanya 
sekedar mampir untuk nongkrong atau makan-makan bersama pasangannya masing-masing, 
sunnguh sangat ironis sekali di bulan Romadhan yang seharusnya lebih menjaga anggota tubuh 
dari sgla maksyiat malah terlumuri dengan noda-noda dosa. Ahh, semoga Allah mengampuni aku 
dan mereka.. 


Di sini al-Fagir akan sedikit membahas definisi I'tikaf dan persoalannya, agar kita tahu makna 
Ptikaf secara syar! dan dapat meraih pahala yang banyak dengan I'tikaf yang benar sesuai 
tuntunannya. 


Definisi I'tikaf : 
Secara syare'at adalah : 
La pat Ap pat USAI yepat yanti yo pa LX 
“ Berdiam diri secara tertentu, bagi orang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu “ 
Keutamaannya : 
Nabi Saw bersabda : 
SIDE JI Ona di AI Jar Jorgje AI dong sal Lag SES yag Uti pap AWKi2I ya Ad Ipa DS Aap orlon UB aan GA 
BU og Wal Gawe JS Gol 
(1322 : Ing mall ala ola, 
OIL) MANIS US Olla, 3 Lang HSA0 oya "Lal JB 3 
PYO IT OLI Kai, ita olah 


"Barangsiapa yang berjalan di dalam membangtu keperluan saudara muslimnnya, maka itu lebih 
baik baginya dari Itikaf sepuluh tahun lamanya. Dan barangsiapa yang beri'tikaf satu hari karena 
mengharap ridho Allah Swt, maka Allah menjadikan di anatara dia dan api neaka jarak sejauh tiga 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5335 


khondag / parit. Setiap khondag dari khondak lainnya jaraknya sejauh langit dan bumi". (HR. 
Thabrani, mu'jam Al-Awsath : 7322). 


Nabi juga bersabda : “ Barangsiapa yang beri'tikaf sepuluh hari di bulan Romadhan, maka baginya 
apahala dua haji dan dua umroh “. (HR. Al-Baihagi, Syu'abil iman : 3 : 425) 


Hukum 'tikaf ada 4: 


1. WAJIB, jika dinadzarkan 
2. SUNNAH, dan inilah hukum asalnya dan lebih dtekankan lagi di bulan Romadhan 


3. MAKRUH, Yaitu I'tikafnya perempuan yang masih memiliki body dengan idzin suami dan 
aman dari fitnah. 


4. HARAM tapi sah yaitu I'tikafnya perempuan tanpa idzin suami atau dengan idzin suami 
tapi tidak aman dari fitnah. 


Haram dan tidak sah yaitu Itikafnya orang yang junub atau perempuan yang haidh. 
Syarat Ptikaf : 


1. Niat. Yaitu dalam hati mengatakan : 
Ibr Adem la 3 III cai 

“Saya niat Itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala “ 

2. Suci dari hadats besar. 

3. Berakal. Jika di tengah-tengah I'tikaf dia menjadi gila, maka batal P'tikafnya. 

4. Islam 

5. Berdiam diri minimal seukuran tuma'ninah sholat lebih sedikit ( Sekitar 5 detik ) 

6. Berada di dalam masjid. Maka tidak sah I'tikaf di mushollah, ribath atau pesantren. 
Catatan : 
Melihat hukum ''tikaf bagi perempuan adalah MAKRUH itupun jika tidak dikhawatirkan timbulnya 


fitnah misalnya menyebabkan laki-laki yang memandangnya syahwat atau terjadinya kholwat atau 
pacaran. 


Jika dikhawatirkan akan timbulnya fitnah, maka hukumnya menjadi haram, maka alangkah 
baiknya bagi perempuan terutama para gadisnya hendaknya berada di dalam rumah saja, 
melakukan aktifitas ibadah lainnya semisal, membaca al-guran, berdzikir, membaca buku-buku 
agama atau lainnya. Ini lebih utama dan lebih aman bagi mereka. 


'tikaf di dalam rumah sah ? 


Kemudian tak usah khawatir bagi kaum hawa yang tidak beri'tikaf di masjid, masih bisa ber'itikaf di 
dalam rumah dan pahalanya pun sama sbgaimana I'tikaf di dalam masjid. Ada pendapat di dalam 
madzhab Hanafi dan bahkan pendapat ini dinilai mu'tamad (kuat) dan beoleh diikuti mengingan 
situasi dan kondisi sekarang ini bagi wanita yang keluar dari rumah sering terjadi fitnah. Yaitu : 


hg Gl ALVI Koil Alatina yag NI Lai (3 USA ae ISI Jas Bl DEVI ana dil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“ Sesungguhnya sah bagi perempuan saja, I'tikaf di tempat yang ia khususkan untuk sholat di 
dalam rumah, dan ini pendapat mu'tamad madzhab imam Abu Hanifah “. 


Perhatian : 


- Bagi yang sholat tarawikh di masjid, maka ketika masuk masjid niatkanlah I'tikaf, agar 
merangkap pahala I'tikaf. 


- Bagi kaum pria yang melaksanakan sholat jum'at, maka niatkanlah I'tikaf saat memasuki 
masjid, agar meraih pahalanya I'tikaf trutama di bulan Romadhan ini. 


- Bagi yang lupa niat I'tikaf, maka tidaklah mengapa meniatkan Itikaf ditengah-tengah ia 
melakukan sholat tarawikh namun di dalam hati tidak boleh dilafadzkan. 


Semoga bermanfa'at.. Sumber : Kitab : At-Tagrirat As-Sadidah Fil masail mufidah halaman : 
460 


(Ibnu Abdillah Al-Katibiy) 
0397. MERAIH LAILATUL GODAR 


Dalam bulan Ramadhan, ada malam seribu bulan. Wah sangat senang sekali bila amal ibadah 
yang semalam itu dihitung seperti amalan seribu bulan. Semua pasti ingin dan ingin. Di malam itu 
Allah SWT benar-benar melipatgandakan pahala. Akankah kita bisa meraihnya.. Anda mungkin 
bertanya, apakah malam Lailatul @adar hanya khusus untuk orang alim saja...Kalau bukan, 
bagaimana orang awam seperti kita bisa meraihnya..Mungkin dari beberapa catatan berikut bisa 
memberikan tips untuk meraih malam seribu bulan dalam bulan Ramadhan ini. 


Bangunlah Malam Hari 


Para ulama menjelaskan, salah satunya adalah Yusuf Garadawi yang mengatakan bahwa malam 
itu datang untuk semua orang yang benar-benar menginginkannya. Di malam itu kebaikan terbuka 
untuk siapa pun yang mencarinya. Rasulullah SAW bersabda,"Barang siapa yang melakukan 
shalat Isya' berjamaah, seolah-olah ia bergiyam (bangun malam) di separuh malam. Dan barang 
siapa yang shalat shubuh berjamaah, seolah-olah ia melakukan di sepanjang malam 
tersebut." (HR. Ahmad Muslim). Salah satu cara untuk meraih pahalanya adalah dengan shalat 
malam. Sebagaimana disebutkan dalam shahih Bukhari dari Abu Hurairah, "Barang siapa yang 
bergiyam di malam Al Gadar dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, maka telah 
diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya." (HR. Bukhari). 


Penuh Berdzikir 


Syeikh Atiyah Sagr menganjurkan, hidupkanlah malam mulia itu dengan shalat, membaca Al 
Gur'an, berdzikir, beristighfar, dan berdoa dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Hidupkanlah 
Ramadhan dengan bershalat Tarawih di dalamnya. Berkata Aisyah r.a,"Ya Rasulullah, di waktu 
Lailatul @adar apakah yang harus aku lakukan?Katakanlah, Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun dan suka pada pengampunan, maka ampunilah aku." 


Aneka Ibadah 


Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menghidupkan malam Lailatul @adar dengan 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5337 


berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dan dengan 
secara ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu." Kita semua 
memang tidak tahu kapan malam itu akan datang. Ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul 
Gadar itu bisa saja terjadi sejak dari awal masuknya bulan Ramadhan sampai akhir, namun kapan 
pastinya, Allah merahasiakannya. Dengan dirahasiakan itulah kita makin termotivasi untuk 
menghidupkan seluruh bulan Ramadhan dengan berbagai macam ibadah, seperti Tarawih, 
Tadarrus, shalat sunnah dan lain sebagainya. 


Ada juga yang berpnedapat bahwa Lailatul @adar itu ada pada sepuluh hari yang terakhir di bulan 
Ramadhan (Madzhab Imam Syafi'i). Bahkan ada yang mengkhususkannya di malam-malam ganjil 
di sepuluh hari terakhir. Tak sepatutnya kita sebagai umat Islam saling memperdebatkan kapan 
pastinya malam Lailatul Gadar itu akan terjadi. Namun yanmg jelas dan pasti, hanya terjadi di 
malam bulan Ramadhan, Allah merahasiaknnya. Namun, pada malam itu ada ciri-ciri alam yang 
menandakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Gadar (akan dibahas selanjutnya saja). 


So...jangan dikendurkan niat ibadahnya selama bfyak mungkin. Mari....ber'iitikaf di masjid di 10 
akhir Ramadhan dengan dzikir atau membaca Al-Gur'an. | Kaka Atsaury |. 


F0072. RUMUS MENGETAHUI JATUHNYA LAILATUL 
AADAR 


Menurut Imam Al Ghazali Cara Untuk mengetahui Lailatul Gadar bisa dilihat dari permulaan/hari 
pertama bulan Ramadhan : 

1. Jika hari pertama jatuh pada hari ahad atau hari rabu maka Lailatul Gadar jatuh pada tanggal 
29 Ramadhan 

2. Jika hari pertama jatuh pada hari Senin maka Lailatul @adar jatuh pada tanggal 21 Ramadhan 
3.Jika hari pertama jatuh pada hari Kamis maka Lailatul @adar jatuh pada tanggal 25 Ramadhan 
4.Jika hari pertama jatuh pada hari Sabtu maka Lailatul @adar jatuh pada tanggal 23 Ramadhan 
5.Jika hari pertama jatuh pada Selasa atau Jumat maka Lailatul Gadar jatuh pada tanggal 27 
Ramadhan 


( Sulaiman Al Kurdi juz hal 188 ). 
Menapak Hidup Baru Oleh KH. HM.Yusuf Chudlori hal. 92 


0456. KEAJAIBAN LAILATUL GODAR 


PERTANYAAN : 


Dwi Puspitasari 

Assalamu 'alaikum. Malam lailatul godar lebih baik dari seribu bulan. pertanyaannya : 

- yang dimaksud seribu bulan itu , seribu bulan seperti bulan ramadhan atau bagaimanakah? 

- yang dimaksud malam itu dari selesai maghrib sampai tengah malam ataukah hanya beberapa 
jam diwaktu malam dimaksud? 


JAWABAN : 
Mayyit Edan 


wa'alaikumsalam.wr.wb.. 1000 bulan pada hari biasa. Dari maghrib - subuh/ tenggelam matahari- 
terbit. Dalam 1 malam, yang paling utama adalah 1/3 terakhir : sekitar jam 2-subuh wib. 


Arwandi Arwan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5338 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1) seribu bulan yang di maksud adalah seribu bulan yang didalam,a tidak ada mlm gadar yaitu 
yang bkn ddalam,a bulan ramadhan.adapun jika ada didalam,a bulan ramadhan mka tidak bisa 
dibandingkan. kalau tidak khlaf ketERANGANNYa ada dalam ktb lanatut THalibin. 


21 dari slps magrib smpai trbit fajar sbgmana tersebut dalam surat Algadar. 

Imron Rosyadi II 

RAHASIA LAILATUL GADAR 

s 4 OS Led 2 AI J5 By Hp as Pr US 2 Pr Can ed) Pe Upp, adi Uj 
15) Ad la an el Ah AS. 

Sesungguhnya kami Telah menurunkannya (Al@uran) pada malam kemuliaan ( Lailatul Godr ) 2. 

Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu 

bulan. 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat danmalaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk 

mengatur segala urusan. 5. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbitfajar. 


Salah satu keistimewaan bulan Ramadhan adalah satu malam yang paling ditunggu-tunggu oleh 
umat Islam di seluruh dunia, Lailatul @adar.Banyak ayat didalam Al-@uran yang menceritakan 
tentang barakahnya malam ini, dimana pada malam ini diturunkan Al-@uran.Banyak diantara 
orang menunggu kedatangan Lailatur @adar dalam sepuluh hari terakhir. Tafsir Surat Al-@Gadar 
Satu surat yang begitu signifikan menceritakan mengenai peristiwa malam tersebut ialah surahAl- 
@adar yang berisi 5 ayat. Surat Al-Gadar adalah surat ke 97 menurut susunannya didalam 
Mushaf. 


Ada diantara ulama-ulama mengatakan bahwa surat Al-Gadar ini turun selepas hijrah Nabi saw ke 
Madinah. Didalam membicarakan pentafsiran ayat, amatlah bijak jika kita mengambil penafsiran 
yang diambil dari Tafsir Jalalain: Kesimpulannya bahwa malam Al-Gadar itu secara sejarahnya di 
turunkan Al-Guran dari Lauhul Mahfuz kelangit dunia. Kemuliaan malam tersebut telah 
dikhabarkan kepada Rasulullah SAW. Bulan itu dikatakan satu bulan dengan barakah seperti 1000 
bulan. Di malam tersebut para malaikat-malaikat dan Jibril turun ke bumi dan memohon Allah 
mengkabulkan doa'-do'a hambanya. Kemuliaan malam tersebut berakhir dengan terbitnya fajar. 


Pentafsiran yang lebih terperinci sedikit mengenai ayat pertama surah Al-@adar ini dapat kita lihat 
dari Tafsir Ibnu Katsir: AllahSWT telah mengkhabarkan sesungguhnya Ia telah menurunkan Al- 
@uran padamalam Lailatul Gadar. Dimana Allah berfirman, "Sesungguhnya kami turunkannya di 
malam yang barakah". Inilah yang kemudian dikenal sebagai malam Al-@adar yang berada 
didalam bulan Ramadan sebagaimana firmannya,"Pada bulan Ramadan yang diturunkan 
didalamnya Al-@uran". Berkata Ibnu Abbas bahwa Allah SWT telah menurunkan Al-@uran 
keseluruhannya (secara total) dari Lauhul Mahfuz ke Baitul "zzah dari langit dunia kemudian ia 
diturunkan secara berpisah dan berperingkat selama 23 tahun keatas Nabi SAW, kemudian firman 
Allah beliau memuliakan Lailatul Gadar dimana Allah SWT telah mengizinkan penurunan Al- 
Guran. 


Penamaan Lailatul Gadar ada dua faktor kenapa malam ini disebut Lailtul godar, 


Faktor pertama: adalah karena malam Lailtul godar merupakan malam yang agung derajatnya, 
disebut agung adalah karana beberapa sebab: 


" Sebab pertama, karena pada malam ini ALLAH S.W.T menurunkan Al @uran secara 
keseluruhan di Baitul 'izzah dilangit dunia sebelum diturunkan secara terpisah-pisah, hal 
ini sebagaimana di sebutkan dalam @.S Al Bagoroh: 185 "bulan ramadhan yang telah 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5339 


diturunkan didalamnya alguran sebagai petunjuk bagi manusia", kemudian merujuk pada 
@.S Al @odr: 1 ," dan KAMI telah turunkan AL Guran pada malam Lailtul godar". Bahkan 
Allah swt menyebutnya "malam barokah"sebagaimana dalam @S. Al Dukhon:3 "Kami 
telah turnkan al@uran pada malam barakah". 


" Sebab Kedua, karena pada malam ini lebiah utama dari seribu bulan, makna seribu 
adalah ibarat dari keagungan bulan ini dengan maksud "mubalghoh" sedangkan bilangan 
tidak bermafhum, dan menurut goul yang mu'tamad makna seribu adalah hakiki denagn 
demikina malam lailatul godar adalah malam yang lebih utama dari seribu bulan yang 
tidak ada didalamnya lailatul godar. 


" Sebab Ketiga: adalah karena malam lailatul godar merupakan malam turunnya malikat 
dan ruh, AS. Al Godr: 4, disebut Ruh adalah jibril a.s dan menurut goul yang lain adalah 
malaikat yng hanya tapak pada malam itu. 


" Sebab Keempat, karena malam ini adalah malam "salam" @S.al @odr: 5, disebut salam 
adalah karena setan tiada mampu membuat kerusuhan pada malam ini, hingga malam ini 
dipenuhi kebaikan sampai terbitnya fajar. 


Faktor kedua: adalah karena pada malam ini di pastikannya "kullu amrin hakim" yaitu 
ditentukannya rizg manusia, ajal dan kematian manusia, hujan dan kemarau hingga haji dan 
tidaknya manusia. Sebagaimana ALLAH S.W.T berfirman dalam @S.al Dukhon: 4 "didalamnya 
(Lailtul godar) di realisasikan setiap perkara yang telah di putuskan", sebagian mufassirin memang 
mengatakan: bahwa yang di maksud ayat ini adalah malam ishfu sya'ban, namun hal ini sangat 
keliru sbgai mana yang dijelaskan imam nawawi dalam al majmu'. Malam Lailatul Gadar special 
bagi umat Nabi Muhammad SAW Ummat MUHAMMAD saw adalah umat yang makhsus 
mendapat malam lailatul godar dengan makna bahwa ummat sebelumnnya tdak mendapatkan 
lailatul godar, hal ini sesuai dengan @oul shahih dari jumhur Ulama. 


Sesuai dengan asbabu nuzul bahwa ketika Rasul saw berisra' dan mi'raj Allah swt memerintahkan 
semua Nabi dan Rasul a.s beserta ummatnya bekumpul di masjidil agsho, maka Rasul saw 
melihat diantara mereka ada yang sujud, ada yang ruku', dan Rasul s.a.w melihat ada yang punya 
pengikut seratus, seribu dan ada yang lebih banyak atau sedikit, maka ketika pandangan Rasul 
saw bertemu dengan ummat yang sngat banyak, sedang umur mereka daiatara 300-900 tahuna, 
Rasul bertanya: " ummat siapakah ini?? Dikatakan: "inilah ummat Musa as Rasul saw bertanya: 
"lalku dimanakah ummatKu ??? Lalu ditunjukkanlah ummat yang lebih jauh banyak, dan ketika 
umur mereka hanya berkisar 63-100 tahun maka Rasul saw mengeluh dan gundah, ummatNya 
saw tidak bisa menyamai ibadahnya ummat Nabi Musa as. Lalu Allah swt menberikan 'lailatul 
godr' yang lebih utama dari seribu bulan, dengan arti: jika ummat Muhammad saw dapat 
menemuinya dalam tiap tahun maka seolah2 dia telah beribadah selama 83,34 tahun dan jika dia 
berumur 63 tahun maka seolahz2 dia telah beribadah selama 4000 tahun jika baligh di umur 25 
tahun. 


Keistimewaan Lailatul @adar merujuk kepada surah Al-Gadar didalam membicarakan persoalan 
keistimewaan Lailatul Gadar, : "Allah telah memuliakan Al-Guran dimalam ini, dan ditambahnya 
dengan magam yang mulia, yaitu kedudukan dan kemuliaannya yang sangat banyak dari 
kebaikan dan kelebihan dari 1000 bulan.ketaatan dan ibadah didalamnya menyerupai 1000 bulan 
yang bukan Lailatul Gadar. 1000 bulan ini menyamai 83 tahun 4 bulan. Hanya di satu malam ini 
lebih baik dari umur seseorang yang menghampiri 100 tahun, jika tambah berapa tahun beliau 
baligh dan dipertanggung jawabkan". Dan pada malam itu turunnya malaikat-malaikat dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


rahmat Allah dengan kesejahteraan dan barakahnya. Dan kesejahteraanya melimpah sehingga ke 
terbit fajar. banyak hadist-hadist yang menyebutkan mengenai keutamaan Lailatul @adar ini. Yang 
banyak dianjurkan untuk mencarinya pada 10 malam terakhir. 


Dalam Sahih Bukhari dari Hadis Abu Hurarirah,"Barangsiapa yang bergiam dimalam Al-Gadar 
dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh maka telah diampunkannya apa yang telah 
lalu dari dosanya". (Riwayat Bukhari didalam Kitab Al-Saum). Rasulullah SAW telah memberi 
penjelasan kepada siapa yang lalai dan tidak memperhatikan malam tersebut, yaitu sama seperti 
menghalang diirinya dari menerima kebaikannya dan ganjarannya. Berkata para sahabat 
"Sesungguhnya bulan ini telahhadir kepada kamu didalamnya mengandung malam yang lebih baik 
dari 1000bulan. Siapa yang memuliakannya maka beliau akan dimuliakan kebaikan semua 
perkara. Dan siapa yang tidak memuliakannya maka kebaikannya akan dihalang”. (Riwayat Ibnu 
Majah dari Hadis Anas, isnad Hassan sebagaimana didalam Sahih Jaami' Al-Saghir). Tanda-tanda 
Lailatul Gadar Nabi Muhammad Saw juga pernah mengkhabarkan kepada kita di beberapa sabda 
beliau tentang tanda-tanda lailatul gadar, yaitu: 


1. Udara dan suasana pagi yang tenang Ibnu Abbas radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah 
shallahu'alaihi wa sallam bersabda: “Lailatul gadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu 
panas dan tidak pula terlalu dingin, esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna 
merah” (Hadist Hasan) Angin dalam keadaan tenang pada malam Lailatul @odar, tidak berhembus 
kencang (tidak ada badai) dan tidak ada guntur. 


Hal ini berdasarkan hadits dari shohabat Jabir bin Abdillah sesungguhnya Rosululloh bersabda 
(yang artinya), “Sesungguhnya Aku melihat Lailatul-@odar kemudian dilupakannya, Lailatul-@odar 
turun pada 10 akhir (bulan Romadlon) yaitu malam yang terang, tidak dingin dan tidak panas serta 
tidak turun hujan”. (HR. Ibnu Khuzaimah no.2190 dan Ibnu Hibban no.3688 dan dishohihkan oleh 
keduanya). Kemudian, hadits dari shohabat “Ubadah bin Shomit sesungguhnya Rosululloh 
bersabda (yang artinya) “Sesungguhnya alamat Lailatul-@odar adalah malam yang cerah dan 
terang seakan-akan nampak didalamnya bulan bersinar terang, tetap dan tenang, tidak dingin dan 
tidak panas. Haram bagi bintang-bintang melempar pada malam itu sampai waktu subuh. 
Sesungguhnya termasuk dari tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan 
tegak lurus, tidak tersebar sinarnya seperti bulan pada malam purnama, haram bagi syaithon 
keluar bersamanya (terbitnya matahari) pada hari itu”. (HR. Ahmad 5/324, Al-Haitsamy 3/175 dia 
berkata : perawinya tsigoh) 


2. Cahaya mentari lemah, cerah tak bersinar kuat keesokannya Dari Ubay bin Ka'ab 
radliyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam bersabda: “Keesokan hari 
malam lailatul gadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan” (HR Muslim) 


3. Terkadang terbawa dalam mimpi Seperti yang terkadang dialami oleh sebagian sahabat Nabi 
radliyallahu'anhum. 


4. Bulan nampak separuh bulatan Abu Hurairoh radliyallahu'anhu pernah bertutur: Kami pernah 
berdiskusi tentang lailatul gadar di sisi Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam, beliau berkata, 
“Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul, yang berukuran separuh 
nampan.” (HR. Muslim) 


5. Malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin 
kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang (lemparan meteor bagi 
setan) Sebagaimana sebuah hadits, dari Watsilah bin al-Asgo' dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa 
sallam: “Lailatul gadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5341 ) 


hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang 
(lemparan meteor bagi setan)” (HR. at-Thobroni dalam al-Mu'jam al-Kabir 22/59 dengan sanad 
hasan) 


6. Orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati dan 
kenikmatan bermunajat kepada Rabb-nya tidak seperti malam-malam lainnya. Hujjatul Islam Abu 
Hamid Muhammad bin Muhammad at-Thusi al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan Imam Al- 
Ghazali, beliau memberikan jawaban yang jelas dan gamblang, bahwa sebenarnya Lailatul @adr 
dapat diketahui dari hari awal bulan puasa Ramadhan itu di mulai. Kemudian beliau menuturkan : 
“Jika awal bulan Ramadhan dimulai hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Gadr jatuh pada malam 
29 Ramadhan. Jika awal bulan Ramadhan hari Senin, maka ia jatuh pada malam 21 Ramadhan. 
Jika awal Ramadhan hari Selasa atau Jum'at, maka ia jatuh pada malam 27 Ramadhan, dan jika 
awal Ramadhan hari Kamis maka ia jatuh pada malam 25 Ramadhan dan jika awal Ramadhan 
hari Sabtu maka ia jatuh pada malam 23 Ramadhan”.(Hasyiah Jamal Ala Syarkhil Minhaj, Juz II, 
hal. 357). Mengapa Lailatul @adar disembunyikan ? Ada beberapa kemungkinan jawaban, 
sebagaimana terpapar dalam Tafsir Ar-Razi. 


Yang menarik diantara kemungkinan-kemungkinan itu adalah sebagai berikut. Yakni bahwa Allah 
menyembunyikan Lailatul Gadar agar hambaNya tak bertambah-tambah dosa. Karena, jika Allah 
memberitahukan kapan Lailatul Gadar, maka kalau seorang hamba melakukan ketaatan di malam 
itu, akan dilipatgandakan seperti pahala ketaatan 1000 bulan. Maka, sebagaimana pula ketaatan, 
kemaksiatan pun akan dilipatgandakan dosanya. Allah tahu bahwa sebagian hambaNya, jika 
diberitahu kapan Lailatul @adar pun, akan tetap berbuat maksiat. Berlipatgandanya dosa ini tak 
akan terjadi jika si hamba tak tahu bahwa malam itu (yakni malam di mana ia berbuat maksiat) 
adalah malam Lailatul @adar. Selaras dengan kasih sayang Allah seperti ini, adalah apa yang 
dilakukan oleh Rasulullah. 


Diriwayatkan bahwa Rasullah shallallahu alaihi wa sallam masuk masjid, lalu melihat orang yang 
sedang tidur. Lalu beliau berkata pada Ali bin Abi Thalib, “Wahai Ali, bangunkan dia agar segera 
berwudlu?”. Ali menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda gemar berlomba berbuat 
kebaikan. Mengapa tak Anda bangunkan sendiri?” Nabi pun menjelaskan, “Karena penolakan dia 
atasmu (saat kau bangunkan) bukanlah kekafiran. Aku lakukan itu (yakni tak membangunkan 
sendiri, tapi menyuruh Ali), agar dosanya ringan jika dia melakukan penolakan”. Demikianlah, jika 
semacam inilah kasih sayang Rasul, maka begitu juga kasih sayang Allah. Seakan Allah berkata: 
“Jika kamu tahu Lailatul @adar, dan kamu melakukan ketaatan di waktu itu, maka kamu akan 
mendapatkan pahala 100 bulan. Dan jika kamu melakukan kemaksiatan, maka kamu akan 
dapatkan siksa 1000 bulan. Dan, menolak siksa lebih utama daripada menarik pahala” “ Tafsir Al- 
Fakhr  ar-Razi Disunahkan bagi orang yang melihat lailatul  @odr untuk 
merahasiakannya.Termasuk tanda-tanda lailatul godr adalah: bahwa malam itu adalah malam 
yang sedang-sedang saja. Tidak panas dan juga tidak dingin dan matahari dipagi harinya terbit 
dengan sinar putih dan tidak terlalu sinarnya (agak redup). 


Lailatul @odr ini hanya dalam waktu sangat singkat, sepeti sambaran kilat saja, namun demikian 
menjadikan seluruh malam mendapatkan keutamaan. Selain itu para malaikat bolak-balik naik 
turun membawa rohmat Allah dengan mendatangi hajat hamba-hambanya di bumi. Dan pada 
seluruh malam itu, Allah pun menampakkan diri (rahmatnya) , pada seluruh malam itu tidak seperti 
malam-malam selain Lailatul Godr -dimana Allah hanya menampakkan diri pada sepertiga malam 
saja-Disunahkan menghidupkan sepuluh malam terakhir dari bulan Romadlon dengan berbagai 
bentuk ibadah, supaya ia bisa menemui Lailatul @odr.Lailatul @odr adalah malam dimana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keajaiban-keajaiban dari kerajaan langit "nampak" pada malam itu. Manusiapun pengalaman 
"kasyf" nya berbeda-beda. Sumber : www.fb.com/notes/255048084520343 


Mbah Jenggot II 


Sesudah disyariatkannya ibadah shaum, dan agar umat Islam dapat merealisasikan nilai tagwa, 
Allah SWT melengkapi nikmat-Nya dengan memberikan adanya "Lailat al godr". Allah berfirman : " 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Gur'an pada " Lailat al godr". Tahukah kalian apakah " 
Lailat al godr" ?. Itulah malam yang lebih utama dari pada seribu bulan" (AS. Al @odr : 1-3) 


Keutamaan Lailat al @odr 


Ayat yang dikutip di atas jelas menunjukkan nilai utama dari " Lailat al godr". Mengomentari ayat di 
atas Anas bin Malik ra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan disitu adalah 
bahwa amal ibadah seperti shalat, tilawah al-@uran, dan dzikir serta amal sosial (seperti 
shodagoh dana zakat), yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa 
selama seribu bulan (tentu di luar malam lailat al godr sendiri). Dalam riwayat lain Anas bin Malik 
juga menyampaikan keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah mengkaruniakan " 
Lailat al godr" untuk umatku, dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya. 


Sementara berkenaan dengan ayat 4 surat al godr, Abdullah bin Abbas ra menyampaikan sabda 
Rasulullah bahwa pada saat terjadinya lailat al godr, para malaikat turun kebumi menghampiri 
hamba-hamba Allah yang sedang giyam al lail, atau melakukan dzikir, para malaikat 
mengucapkan salam kepada mereka. Pada malam itu pintu-pintu langit dibuka, dan Allah 
menerima taubat dari para hambaNya yang bertaubat. Dalam riwayat Abu Hurairah ra, seperti 
dilaporkan oleh Bukhori, Muslim dan al Baihagi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan , 
"barangsiapa melakukan giyam (shalat malam) pada lailat al godr, atas dasar iman serta semata- 
mata mencari keridloan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah 
dilakukannya". Demikian banyaknya keutamaan lailat al godr, sehingga Ibnu Abi Syaibah pernah 
menyampaikan ungkapan al Hasan al Bashri, katanya : " Saya tidak pernah tahu adanya hari atau 
malam yang lebih utama dari malam yang lainnya, kecuali ' Lailat al godr', karena lailat al godr 
lebih utama dari (amalan) seribu bulan". 


Hukum "Menggapai" Lailat al Aodr. 


Memperhatikan pada arahan (taujih) Rasulullah SAW, serta contoh yang beliau tampilkan dalam 
upaya "menggapai" lailat al godr, dalam hal ini misalnya Umar pernah menyampaikan sabda 
Rasulullah SAW : " Barangsiapa mencari lailat al godr, hendaknya ia mencarinya pada malam 
kedua puluh tujuh" (HR. Ahmad). Maka para ulama' berkesimpulan bahwa berupaya menggapai 
lailat al godr hukumnya sunnah. IV. Kapankah terjadinya Lailat al @odr Sesuai dengan firman 
Allah pada awal surat Al @odr, serta pada ayat 185 surat Al Bagoroh, dan hadits Rasulullah SAW. 
Maka para ulama' bersepakat bahwa " Lailat al godr" terjadi pada malam bulan Ramadhan. 
Bahkan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah, lailat al godr bukannya 
sekali terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, malainkan ia terus berlangsung pada setiap bulan 
Ramadhan untuk mashlahat umat Muhammad, sampai terjadinya hari giyamat. Adapun tentang 
penentuan kapan persis terjadinya lailat al godr, para ulama berbeda pendapat disebabkan 
beragamnya informasi hadits Rasulullah, serta pemahaman para shahabat tentang hal tersebut. 


Sebagaimana tersebut dibawah ini : 


1.Lailat al godr terjadi pada malam 17 Ramadhan, malam diturunkannya Al @ur'an. Hal ini 
disampaikan oleh Zaid bin Argom, dan Abdullah bin Zubair ra. (HR. Ibnu Abi Syaibah, 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5343 


Baihagi dan Bukhori dalam tarikh). 


2.Lailat al godr terjadi pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 
Diriwayatkan oleh Aisyah dari sabda Rasululah SAW: "Carilah lailat al godr pada malam- 
malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan" (HR. Bukhori, Muslim dan Baihadi) 


3.Lailat al godr terjadi pada malam tanggal 21 Ramadhan, berdasarkan hadits riwayat Abi 
Said al Khudri yang dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim. 


4.Lailat al godr terjadi pada malam tanggal 23 bulan Ramadhan, berdasarkan hadits 
riwayat Abdullah bin Unais al Juhany, seperti dilaporkan oleh Bukhori dan Muslim. 


b.Lailat al godr terjadi pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan, berdasarkan hadits 
riwayat Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Ahmad. Dan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
Syaibah, bahwa Umar bin al Khoththob, Hudzaifah serta sekumpulan besar shahabat, 
yakin bahwa lailat al godr terjadi pada malam 27 bulan Ramadhan. Rasulullah SAW seperti 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga pernah menyampaikan kepada shahabat yang telah tua 
dan lemah tak mampu giyam berlama-lama dan meminta nasehat kepada beliau kapan ia 
bisa mendapatkan lailat al godr, Rasulullah SAW kemudian menasehati agar ia mencarinya 
pada malam ke 27 bulan Ramadhan (HR. Thabroni dan Baihagi). 


6.Seperti difahami dari riwayat Ibnu Umar dan Abi Bakrah yang dilaporkan oleh Bukhori 
dan Muslim, terjadinya lailat al godr mungkin berpindah-pindah pada malam-malam ganjil 
sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sesuai dengan informasi terakhir ini, dan 
karena langka dan pentingnya lailat al godr, maka selayaknya setiap muslim berupaya 
selalu mendapatkan lailat al godr pada sepanjang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. 


Tanda-tanda terjadinya Lailat al godr 


Seperti diriwayatkan Oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda: " Pada saat terjadinya lailat al godr itu, malam terasa jernih, terang, tenang, 
cuaca sejuk tidak terasa panas tidak juga dingin. Dan pada pagi harinya matahari terbit dengan 
jernih terang benderang tanpa tertutup sesuatu awan". 


Apa yang perlu dilakukan pada lailat al godr dan agar dapat menggapai lailat al godr 


1. Lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua bentuk ibadah pada hari-hari 
Ramadhan, menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengurangi keseriusan beribadah 
pada hari-hari itu. Dalam peribadatan ini juga dengan mengikutsertakan keluarga. Hal itulah 
yang dahulu dicontohkan Rasulullah SAW. 


2. Melakukan i'tikaf dengan berupaya sekuat tenaga. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW. 


3. Melakukan giyamu al lail berjama'ah, sampai dengan rekaat terakhir yang dilakukan imam, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar ra. 


4. Memperbanyak do'a memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah dengan lafal : 
"Allahumma innaka 'afuwun tuhibul afwa fa'fu 'anni". Hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah 
SAW kepada Aisyah ra ketika beliau bertanya : ' wahai Rasulullah, bila aku ketahui 
kedatangan lailat al godr, apa yang mesti aku ucapkan"? (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan 
Tirmidzi) 

Menggapai " Lailat al godr" bagi Muslimah 

Sebagaimana tersirat dari dialog Rasulullah SAW dengan Aisyah, istri beliau itu, maka mudah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


disimpulkan bahwa kaum muslimah-pun disyari'atkan dan diperbolehkan menggapai lailat al godr . 
Dengan melakukan maksimalisasi ibadah yang memang diperbolehkan untuk dilakukan seorang 
muslimah. VIII. Khotimah Demikian panduan ringkas ini, mudah-mudahan pada bulan Ramadhan 
tahun ini Allah memperkenankan kita meraih " Lailat al godr", malam yang utama dari 1000 bulan 
alias 83 tahun itu. 


0457. MAKALAH : LAILATUL AODAR - MALAM SERIBU 
BULAN 


Di dalam bulan Ramadhan ini ada istilah malam LAILATUL GODAR. Orang orang yang suka 
dengan malam tersebut pasti akan menghidupkan malam nya dengan beribadah secara optimal 
dan semaksimal mungkin. Karena Allah mengatakan bahwa malam tersebut adalah sebuah 
malam mulia yang lebih baik dari pada 1000 bulan (83 tahun). 


Tepatnya malam tersebut itu kapan, nabi sendiri meski disini rupanya mengetahui namun beliau 
tidak mengatakan kepada umatnya dengan jelas dan gamblang. Beliau saw hanya 
mengatakan:”Carilah malam Lailatul @odar itu dihari 10 terakhir bulan ramadhan". Dan lebih 
spesifik lagi beliau menyebutkan "Pada hari hari ganjil” nya. Di kesempatan lain beliau juga pernah 
mengatakan tanda nya malam Lailatul @odar saja, seperti gejala alam, misalnya dipagi harinya itu 
langit tampak cerah dan udaranya enak nyaman dsb. 


Karena tidak adanya hadis yang tegas dalam jatuhnya malam Lailatul @odar ini, niscaya banyak 
ulama ulama yang berspekulasi yang sifatnya Dzon dengan berbagai teori untuk mengetahui 
jatuhnya malam 1000 bulan tersebut. Seperti halnya ulama dan ilmuan, sarjana islam sang hujjatul 
islam imam ghazali misalnya, beliau mengatakan bahwa “Jika awal puasa diawali pada hari senin, 
maka malam lailatul godar jatuh pada malam tanggal 21/27 ramadhan" (kayak puasa tahun ini). 


Menyikapi hadis nabi yang menyinggung lailatul godar ini dengan “Carilah pada 10 terakhir 
ramadhan” berarti lailatul godar ini tidak ada pada malam sebelum masuk 10 terakhir ya? 


Lantas bagaimana yang dimaksud dengan "Nuzulul Gur'an" yang diperingati oleh banyak 
orang pada tanggal 17 ramadhan? 


Bukankah sudah jelas dalam surat Al @odr ayat 1 menyebutkan "Sesungguhnya kami telah 
menurunkannnya (Al @uran) pada malam kemuliaan". Sedang nabi menjelaskan bahwa Lailatul 
@odar itu jatuh pada 10 terakhir ramadhan. Tanggal 20 hingga 29/30. bukan tanggal 17 dong?? 


Kemudian hadis nabi yang mengatakan “Pada hari ganjilnya” berarti maksudnya pada malam 
tanggal 21,23,25,27 dan 29 ya? Ini adalah hari hari ganjil jika puasa ramadhan nya genap selama 
30 hari. Lha kalau puasa nya hanya 29 hari, maka yang dimaksud ganjil, bukankah malam tanggal 
20,22,24,26 dan 28? 


Jika kita mengacu pada ayat Al Guran dalam surat Al @odr yang menyebutkan bahwa “Pada 
malam itu turun malaikat malaikat dan malaikat Jibril dengan ijin Tuhan nya untuk mengatur 
segala urusan” berarti lailatul godar itu benar benar jatuh dimalam hari, bukan pada siang hari. 
Sekarang permasalahannya adalah sudah kita ketahui bahwa belahan dunia negara negara ini 
waktu nya tidaklah sama. Malam disini belum tentu malamnya negara sana. Malam disana belum 
tentu malamnya negara sini. Setiap negara mempunyai waktu masing masing. Diantara mereka 
ada yang berselisih 1 jam, 2 jam, 4 jam bahkan lebih dari itu. 


Kesimpulannya adalah:”Lailatul Godar ini sebenarnya jatuhnya di malam harinya negara mana?" 
Kalau memang jatuh di malam sesuai waktu negara masing masing misalnya, maka para malaikat 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5345 


dan Jibril turunnya berkali kali dong alias pindah pindah? 


Atau jatuh pada malam hari serentak disemua negara dunia ini. Artinya yang dimaksud malam 
disini adalah terhitung sejak waktu maghrib hingga fajar, jadi tidak melulu diartikan jatuh pada jam 
12 keatas, sehingga misalnya lailatul godar di Indonesia jatuh pada jam 12 malam, maka 
dimakkah Saudi Arabia pada waktu itu menunjukkan pukul 8 (isya'). 


Adakah negara yang selisihnya 12 jam atau lebih? 


Atau begini, misalnya lailatul godar nya jatuh di malam waktu Saudi arabia jam 3 pagi, maka di 
Indonesia lailatul godar nya ya pas pada jam 7 pagi. Implikasinya berarti kita juga dituntut 
beribadah penuh semaksimal mungkin bukan hanya pada malam hari saja! dan berarti lailatul 
godar itu bisa jatuh pada pagi, siang dan sore hari dong?? dan seterus nya dan seterusnya... 


Sederhana saja, mungkin lebih baik kita tidak tahu saja tentang malam mulia lailatul godar ini, 
sehingga kita bisa tetap istigomah ikhlas dalam beribadah kapan saja alias tidak di titik beratkan 
hanya pada malam ganjil ganjil tersebut. Karena bagi orang awam, jika menggunakan teori diatas 
akan berdampak kurang baik. Artinya begini, misalnya dia berkeyakinan malam lailatul godarnya 
jatuh pada malam tanggal 21 ramadhan, maka dia beribadah hanya semangat dan maksimal pada 
malam itu saja. Untuk seterusnya tidak! Bahkan cenderung menurun santai dan leyeh leyeh 
seperti sedia kala. Saya kira nabi tidak menginginkan umat nya seperti ini. 


Memang bagaimana sih perilaku nabi disaat bulan ramadhan penuh? 


Ya nabi semenjak tanggal 1 ramadhan hingga selesai, beliau ibadahnya semangat maksimal dan 
total!!! 


Tidak hanya kenal malam, pagi siang dan sore... Namun, jika memasuki 10 hari terakhir itu, beliau 
menambah semangatnya itu hingga membangunkan keluarga dan para sahabatnya yang sedang 
asik tidur agar mereka bisa beribadah secara optimal dan lebih maksimal lagi. 

Nabi tidak egois!! 

Nabi tidak posesif!! 

Nabi tidak mempunyai sifat ingin memiliki dan mencintai Allah sendirian!! 

Nabi tidak rakus akan malam lailatul godar ini!! 

Nabi memberi kesempatan kepada umatnya untuk juga menikmati dahsyatnya malam 

mulia lailatul godar ini!! 

Lalu bagaimana dengan anda? 

Ibadah sunnah apakah yang anda andalkan dibulan penuh rahmat ini? 

berapa rokaat giyamul lail anda? 

sudah berapa ribu ayat yang anda baca? 

sudah berapa kali hatam algur'an anda? 

ikut berpuasakah panca indra anda? 

anda habiskan dengan apa hari hari ramadhan ini? 

jangan kita kotori kesucian bulan mulia ini dengan perbuatan dosa kita yang tak berguna !! 

Selamat meraih malam seribu bulan !! 


1780. PREDIKSI LAILATUL GADAR 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
PREDIKSI LAILATUL GADAR 
Pertama : Dalam kitab I'anatuththaalibiin juz II halaman 257, cetakan al “Alawiyyah Semarang: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


1 


(5346 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AI oya JSI pad da las Ui on Iadl Je 
Ceng SUS ge Ie pm ALI 0 dj OS Op. 
ory AI ob TO pa Jl, 
Ong Cam US oi anal JI SUYSI ay jl. 
Sy PUS AP Nm gl, 
Oey SE Ge Hem aa ih. 
Jika awal Ramadhan hari Ahad atau Rabu maka lailatul godar malam 29 


2. Jika awal Ramadhan hari Senin maka lailatul godar malam 21 
3. Jika awal Ramadhan hari Selasa atau Jumat maka lailatul godar malam 27 
4. Jika awal Ramadhan hari Kamis maka lailatul godar malam 25 
5. Jika awal Ramadhan hari Sabtu maka lailatul godar malam 23 


| Sumber : http://islamport.com/w/shf/Web/963/599.htm |. 


Kedua : Dalam kitab Hasyiyah ash Shaawi 'alal Jalaalain juz IV halaman 337, cetakan Daar Ihya 
al Kutub a “Arabiyyah : 


ND NB DN — 


Sl ad Gp pian) gama SUN Il Sbs SA SY IP 4 nian gag Alas AYI JP OS Of IE edi Ul yaa 
Gan HVS Kandat pes Anand Arab gl any nasi yasadl gl es Anu 


. Jika awal Ramadhan hari Ahad maka lailatul godar malam 29 

. Jika awal Ramadhan hari Senin maka lailatul godar malam 21 

. Jika awal Ramadhan hari Selasa maka lailatul godar malam 27 
. Jika awal Ramadhan hari Rabu maka lailatul godar malam 19 

. Jika awal Ramadhan hari Kamis maka lailatul godar malam 25 
. Jika awal Raamadhan hari Jumat maka lailatul gadar malam 17 
. Jika awal Raamadhan hari Sabtu maka lailatul gadar malam 23 


Ketiga : Dalam kitab Hasyiyah al Bajuri “ala Ibni Gaasim al Ghaazi juz | halaman 304 , cetakan 
Syirkah al Ma'arif Bandung: 


DD NB DN 


AS yis eenin1 dala Ay Uno SUN 3 S3, 
PA Al Ab on pebarll al aih Anin pu pai UI lesi Uly . 

AS D4 kate Up ebay Sales DI Lea yo Ji Kenal POS Uly 
Mika Lag la abal ala DI ii ani 3 anal ay Ja Ul, 
EPA au Je Ji Iaila D l elet oU Ja Oly 
MB ES said ale (de D asas add laa Of US ag » 
Sal Gala Leboy CBU Li yas D aga ae ja ol YG. 
Padi Ang SAN DI Agil pel lag OP msl gag 

AN. 


. Jika awal Ramadhan hari Jumat maka lailatul godar malam 29 
. Jika awal Ramadhan hari Sabtu maka lailatul godar malam 21 

. Jika awal Ramadhan hari Ahad maka lailatul godar malam 27 

. Jika awal Ramadhan hari Senin maka lailatul godar malam 29 
. Jika awal Ramadhan hari Selasa maka lailatul godar malam 25 
. Jika awal Raamadhan hari Rabu maka lailatul gadar malam 27 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5347 


7. Jika awal Raamadhan hari Kamis maka malam ganjil setelah malam 20 
Wallaahu A'lamu Bishshawaab. Semoga bermanfaat. 
Tanda-tanda Lailatul @adar : 


Imam Muslim dalam kitab Shahihnya juz | halaman 306, cetakan al Ma'arif Bandung Indonesia, 
Sanad dan matannya sebagai berikut : 


JB OP IS Gea AINI Ul pekan yi Ad Wale SI OL ga 3 MAL Wa 

UP ya VP LV SAI Ai af JW pd Al ole Tina Alb oya Sega D prana op Al Uas OP d Jdy Jgda AS op al oma 
Ga Lalai peng Aly dal ADI aa Al Syaay Le Upah II AN ga am Ad cl AN Ul Alyy Testis Lo SL) Ola, 
Ulet Y plan Lena Tongmo (3 mada las Ol Wal op pit) Rama Tono Al. 

enda Ubay ibn Ka'b,dia berkata: "... demi Dzat yang tiada tuhan kecuali Dia, sungguh malam 
(Lailatul @adar) itu ada dalam bulan Ramadhan. Demi A Ilah aku sungguh tahu kapan malam itu, 


yaitu malam yang kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk beribadah didalamnya, yaitu malam 
21 yang bersinar. Adapun tanda-tandanya adalah matahari terbit pagi harinya dengan cahaya 


putih namun tidak ada sorotnya. | Link : http://www.islam2all.com/hadeeth/moslem/mosafren.php? 
mosafren-25 |. 


Al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz IV halaman 846 : 

JUS ASI Bo yani Olla pend JS (El Ul or AA pad Ala YT ol) cad AL Gan cemas Li ae AS: 
Ab op Ola lakon dad ol af oya AAL ae aon cf Waton 
Pa LAN LAU Na OB dd LAS ye taat ye ae Ul us (aur II 3 sea JI AI — Utan pt Ganga Lao 
Las ga I rap ca Ulesi, tg) (adal e) Lal SI slang Wali slan 13 Pata Eu (amel & U Gino udi eLoradl ho 
dal €Jayer alay la Upin 8 pb mm S3 Ulas Je ra cal O gang Jeng 3s cal VI Ke pas Y SL 
BV La (4 P3 (KAN Bak OK Ga SUN pa as Ud JS 3 Of Ime dil Salib Clean 3 (dl 
Oka Lgakey VI pall Al 3 Ani eh NG Gaal HS Cree Cdi ALI 3 Jane de OP —s Kernel an JB dash 
O yo be II SSUN ima ad tapa ad JL el eka Il aa OS O VI KAA Coin jd you (IU Laly Jera Lal 
AB AKA jl dilgan gd tesla yap Ad Ken ad Kn yuan ay Ah ag jl 4S A3 aa POLA Ah Li LA Uh 
5 SUS dng temadLo YI One # oya fast FA Jang seluk a Urin pal O gs MS il Oi (dl Hoon 
der doedlaa ya SUS ob cos San el ala ma, 
Menuturkan atsar yang gharib yang berkaitan dengan lailatul @adar yang diriwayatkan oleh Imam 
Abu Muhammad ibn Abi Hatim ketika memberi tafsir surat ini ("INNAA ANZALNAAHU"!). ........... 
dari KA'AB, bahwasanya di malam Lailatul @adar, Malaikat Jibril tidak menyisakan satupun dari 
orang-orang mukmin kecuali dia menjabat tangannya. Adapun tanda-tandanya ialah gemetar 
kulitnya (mrinding.Jw), lembut hatinya dan air matanya mengalir. Itu adalah karena jabat tangan 

malaikat Jibril. | Sumber : http://www.e-guran.com/katheer-s97.htm |. 


Imam Ibn Khuzaimah meriwayatkan sebuah hadits dalam kitab shahihnya juz VIII halaman 106, 
Sanad dan matannya sebagai berikut : 


JP A ole EP les Url ye Ae ae ala oil ya Lala 8 aa Utan 4 jala gal Galak 4 Jak taka 
Akanad Sl yan Lea ya mona Tema € Soy Yg Sole Y Alb AL y 1 AA UI 3 lag 


"..dari Ibn Abbas,dari Nabi Shollallaahu 'alaihi wasallam, tentang Lailatul Gadar :"Malam yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5348 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari 
bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan" | Sumber : http://islamport.com/d/1/ 
mtn/1/7212670.html |. 


. Ath Thabarani meriwayatkan dalam Musnad Syamiyyin juz IV halaman 309 nomor urut 3389, 
cetakan ke I tahun 1984-1405, Muassasah al Risalah Beirut meriwayatkan, Sanad dan matannya 
sebagai berikut : 


cpt Olga 3 (eka Sa op3 Ap Wala 


AI Igny GP TAI or NY 9S IPK EK Oya ea Vga USA Y 2 (Ab) ad ld) JU 
W plad Y wo! ale3 Laga RAN yag pem Lah aa YG Ta) YG be Yg Les Oles Y) B0) NY 3) ) 

"..Dari Watsilah ibn al Asga' dari Rasulillah Shollallaahu 'alaihi wasallam : (Lailatul Gadar itu 
adalah) "Malam yang terang bercahaya, tidak panas, tidak dingin, tiada awan, tiada hujan, tiada 
angin, dan dimalam itu tiada dilempar dengan bintang. Tanda dipagi harinya adalah matahari terbit 
tanpa ada cahaya yang bersinar". | Sumber : http://islamport.com/d/1/mtn/1/102/3666.html |. 
Wallaahu A'lamu bishshawaab. Sekian dan terima kasih. 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/459323870757093/ 
0764. Mengusap Kepala Anak Yatim Pada Bulan Muharram 


PERTANYAAN : 
Senja Kalanienk 
Salam, mau tanya, pada tgl 10 muharram katanya dianjurkan puasa (yang ini udh masyhur), juga 


shodagoh sirri, menjenguk orang sakit, dan mengelus kepala anak yatim, apakah tiga yang terhir 
ini ada dalil otentikx? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


MENGUSAP KEPALA ANAK YATIM DI BULAN MUHARRAM 
Bybs Ol Sat Al olesi pall oya ala ytile pg plp oya palang dala AI eko AI Sya, JB JB Lapis AI an) es ale 
SIS Al aj slyAle ga pa Lal UP Odi Teamn yA Lte jae Aj doel ppi oa slypile ay la yag Ula SV 
don jd 0 ala Ja 
Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. Ia berkata : Rosulullah shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda : 
“Barang siapa puasa pada hari “asyura( tanggal10) muharram, Allah memberikan 10.000 pahala 
malaikat 
Barang siapa puasa pada hari “asyura( tanggal10) muharram, Allah memberikan pahala 10.000 
para syuhada' 
Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim pad tgl 10 muharram, Allah mengangkat 


derajatnya dengan setiap rambut yang diusap” 
| Manaahiij al-Imdaad 1/521 |. 


ISA OS AYI Anak Y pa OA) Tema ya Beli AAL Gl ye Gaal Aka terpa Kakan pall Gal) Tama Iis day 
bab AB 3 ya pekas 9 dala AI lo al II SS Nor) Ol Tya ad Laka ya MY Lara ding Ainan Upale ol PSA 
Ce Oia pend Oa) Tamat Cr padi 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5349 


Dan telah datang penjelasan hadits-hadits mengenai keutamaan mengusap kepala anak yatim 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Thabraany dari riwayat Abu Umamah dengan 
pernyataan “Barangsiapa mengusap kepala anak yatim yang semata-mata karena Allah disetiap 
rambut yang ia usap, Allah berikan kebaikan” (sanadnya dho'if). Juga hadits dari riwayat Abu 
Hurairah “Sesungguhnya seorang lelaki mengadu pada Nabi shallallaahu alaihi wasallam tentang 
kerasnya hatinya, Nabi bersabda Berikan makanan orang miskin dan usaplah kepala anak 
yatim” (HR. Ahmad, sanadnya Hasan). | Fath al-Baari X1/151 |. 


PENGERTIAN MENGUSAP KEPALA ANAK YATIM 

Menurut Ibn Hajar al-Haytamy maksud mashu ro'si yatiim (mengusap kepala anak yatim) diatas 
adalah makna hakiki (arti sebenarnya) 

Fb IK OS BY) dea pai Ol) Tam ya) yng Cab pa dag LS Arin GE Lega 3 Tema ya SY 
Aan Uma OB) SLS Adel 3 yag Ul SAS online jl Kania Jl Gym yag lima jt oa Lala). 
Lag IA aki el an Lal og C0 bl Lrony AJ AL Ale Hii 4 dowload Lanlani dle Tama 3 OY Wih AJI AR 
SAI ily Ody S3 AS ory Cdet ya IA On II OI Al TS ab pd Ola YI op RS SUS Jar Lely «Jaya 
JAS JSI 5 Lagi La OleB3 6 Gal ja Dag Cina slas) ya Lane VS U 4 Ga Adel 3 (elang Ale AI ny daa 
Odong drmband ly Cal alas ye MS HI (JOS) Ip OB SAN BUSI Wak and al, Jydl ey Heli, 
Oky RAS dala sll Soy Jail Bb oa Ja SAS 3 pal OS «SAI ab de oya AT SI HE 
AEY REA ole Jadi cra Sad AT Of ale A8 4 Ela in ERP La Lele Jadi Ja OT YP ARA ya all ci 
JA Ob ak yo Gaal cah, Pala, 3 MUSI de Jam AMI ASI ya pe yng « Lagu OS ok La Ul 
Aib mad 
Yang dimaksud dengan mengusap dalam hadits kedua diatas adalah arti sebenarnya seperti 
dijelaskan pada hadits lain “Barangsiapa mengusap kepala anak yatim yang semata-mata karena 
Allah disetiap rambut yang ia usap, Allah berikan sepuluh kebaikan, dan barangsiapa memperbaiki 


anak yatim perempuan atau laki-laki yang ada didekatnya niscaya aku dan dia disurga bersanding 
seperti ini (Dan Nabi menggandengkan antara jemarinya) 


Kepala menjadi hal yang istimewa untuk disebutkan dalam hadits-hadits diatas karena mengusap 
kepala mengandung pengertian adanya kasih saying, rasa cinta dan mengayomi akan kebutuhan 
yang diusap, dan kesemuanya bila dilakukan pada anak yatim berhak mendapatkan pahala yang 
agung. 


Sedang mengartikan “mengusap dalam hadits diatas dengan arti kinayah (sindiran-bukan 
sebenarnya) dalam pengertian “berbuat baik' tidaklah dibutuhkan.... dst. | Al-Fataawaa al- 
Haditsiyyah Li Ibni Hajar 1/43 |. 


SI & Y 
Namun menurut imam at toyyi dalam kitab Margaah al-Mafaatiih Imam al-Malaa Ali al-Gaariy al- 


Hanafy yang dimaksud kata 'mengusap' pada hadits diatas adalah arti kinayah dari memberikan 
kasih sayang serta berbuat penuh kelembutan dan cinta kasih pada mereka . 


Asia KN & Uginsad ad JSI GA Ja Tai Se TAS 9 pai Oa Tema ra AI Sya) JB IE CdaU el all Ul ys3 
SAY Ad la mand at JW Ci ama JPU oa lh rn opb Aas jl olis OS PNY Kai Jandaah yaa! 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI go oa jay SA dal) ja ya Bkorly J4 Sl aing Una Oa ab IK AN SIS US Olga PAN 
Of AU OS pal AE BJL Dina gia Odp3 memlll pang Welas JL AYI oya Aoa Ig Ola USS» NS Lado Ab 
BI 3 | Ug adl Hell, ARASI 0 RS petall yel) Tama Coal JB PI Urea ple2h Red 1 Aya Kile2 Ol 
IS Sp Ale UI) dian NC Jab Ha Ata gb Ap) Somad Jago ON J3 LS Lagiag adal OAY Rida 23 Alun 
P3 NA aa Oa al AU CA UI Raid! pay gagal Il Jab peta al La Il om ag on Ala AB 
UE WA) BUSYIY AYU Ola YI ya OT Y) edi Hal Raid per BRA Olla (Aid Jaa 8 ale A3 pati SK UV le 
meal Jali! Ole! Gllas cg1a pls 

| Margaah al-Mafaatiih Syarh Misykaah al-Mashaabiih XIV/263 |. Wallaahu A'lamu Bis Showaab 

0765. Cara Berbakti Kepada Orang Tua 


PERTANYAAN : 

Arini Tirasta Ajach 

Assalamu'alaikum......... all...... saya mau bertanya bagaimana cara membahagiakan ortu......... ? 
JAWABAN : 

Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam 

Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah 
dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 


kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (AS. 
17:23-24). 


Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim 9 Oktober 2010 di PP.AI Hikam Bangkalan 
Deskripsi : 


Dengan menikah tentunya seseorang bertambah orang tuanya yaitu yang disebutnya dengan 
mertua, sehingga kesemuanya menjadi tiga yaitu orang tua, mertua dan guru yang terhadap 
keseluruhanya seseorang wajib berbakti. 


Pertanyaan : 
a. Bagaimana batasan berbakti kepada mertua ? Jika seorang menantu durhaka kepadanya 
apakah sebagaimana durhaka terhadap orang tuanya ? 
b. Jika antara orang tua, mertua dan guru berselisih, haruskah memilih salah satunya ataukah 
malah tidak diikuti kesemuanya ? 
(LBM PWNU) 


Jawaban : 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5351 


a. Berbakti pada mertua adalah sebagaimana bermuasyarah dengan mahram yang lain, sehingga 
durhaka kepadanya tidak sama dengan durhaka terhadap orang tua. 


Dasar Pengambilan : 
Ittihaf al Saadah al Muttagien. 1 hal 335-336 : 
HILI Anak Ok cal MI Jia SU UI UE ey dala AI Ceho JB Lgi SL eta Ol) nada! As Aas IV bj 
Ily — JB Ol II el Goa Hae ali Gb le Ll y LINI JB oya LP) adlh BUSI ya pat yag BANI JU ya 
SBL Aly SAT S8 GI Koay IWAN SUV Ai ya pat elang Ale bl ole Gilanah! abi Lang AMI 3 AYI el 
alay Als AI Ip da G2nday oppa ENI) Hd j2 II Eloel pi Lan LSG adil 3 Medal Laki ayal pal Ay JUS ya 
Aldy COLAYIY SUS YI 1g de dit laa JS. 
Yas'alunaka juz 4 halaman 95 : 
Ad yaa Ita aa DIAN (Sya ISI Le yaa daily AA Ola YI Re ya pdl Oia Y Ola YI R0lb Ol Ipda oya Jp) Reno 
Ag PP euy IA eng La del OLI Ae OY WVS Elali Janlly kelak Ay ll Il denga GA 
OLI OY Alalah (3 Laga Ola Y dale LL Ja pad AU 3 pm. Ilahi Ia 3 HS Ol Olus U ag Yg LOL ds 
Ai Sold Aja Ang Call Uja Jan KU. 
b. Yang diutamakan adalah orang tua kecuali dalam urusan ilmu akhirat, maka yang diutamakan 
adalah guru, lebih-lebih orang tua yang juga menjadi gurunya. 
Dasar Pengambilan : 
Ittihaf al Saadah al Muttagien Juz 1 Halaman 336 : 
SP (GELI GL oya el) BANI dj (ea! Ga ke Say Ld Ol Ih KR MN ia £SI UI Ui A1 Ie) JE 
peda Lalai 
Abjad al Ulum Juz 1 halaman 88 : 
AAN yA pekah! lg Gadai IMAN JI PI Hor oya Jaan La GlsY elali VI) Leela GL oya dari lali Ga lo WN, 
GUI HP 3 par Kam MI Of LS Cal Ag VI Blm, 


0824. AMALIYAH : JEMPOLER'S SEBAGAI PUJIAN 


PERTANYAAN : 
Muhajir Madad Salim 


Memberi jempol di koment atau status FB, apakah bisa MAKRUH hukumnya ? Karena jempol itu 
manifest dari sebuah pujian. sedangkan maklum dalam syari'ah yang kita yakini ini, memuji orang 
dihadapannya adalah makruh. Bahkan jika pujian itu diyakini membuat yang di puji besar kepala 
bukan kah Haram memujinya? Mongoo... 


JAWABAN : 
Ismael Kholilie 
AB 3 OLYI bo Uya maa ISP Utah JB) OLI ayang AAU Cree ea) B3 pala y Ade dl elo JB 
See GUI 3 AIO Bl de Iya AI Of la SAI 3 CAH Il Org al Ga 3 sala JU 
bla 3 BB jan y Alis yag yi JUSI WS dale BW Y oa Ul y TAN gr IS yE ) Klmel uya Aa ale LL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5352 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OS Ag sIABYI 3 dale lgi jf dia lan YI 9 sel AladiS Ronlan Ul Jaa2 US Ol Bie ad SU Bl aga 


YA yel MEN 3 out 


Pujian baik dan pujian buruk : 

"ketika kamu melihat orang orang yang memujimu maka lemparlah debu dihadapan mereka/ 
tolaklah" | HR.Muslim |. 

"ketika orang mu'min dipuji dihadapannya maka bertambahlah iman dihatinya" | HR.tabhrani |. 


Ulama mengkompromikan 2 hadits di atas dalam komentar mereka : "Hadits yang melarang 
sebuah pujian diarahkan pada pujian yang berlebihan,menambahi sifat sifat,atau memuji orang 
yang dikhawatirkan dia akan ujub ketika dipuji,sedang orang yang tidak dikhawatirkan akan hal itu 
karena sifat tagwanya,kuat akal dan ma'rifatnya maka tidak ada larangan untuk memujinya ketika 
tidak berlebihan bahkan pujian bisa menjadi sunnah jika menghasilkan maslahat seperti 
bertambahnya semangat melakukan kebaikan,konsisten melakukan kebajikan,dan agar ia 
ditiru" | Fawaidul mukhtarah 348 |. 


LINK DISKUSI : www.fb.com/groups/piss.ktb/306777149345100/ 
0885. AMALAN-AMALAN PEMBUKA PINTU SYURGA 


oleh UST. Umar Bin Sholeh AlHamid 


40 AMALAN 'RINGAN' PEMBUKA PINTU SURGA : 
1. Bersedekah Susu (amalan "ringan" yang tertinggi gan,coz satu2 nya minuman yang bisa 
menggantikan fungsi makanan,cmiiw) 
2. Menyingkirkan Gangguan dari Jalan 
3. Memberi Minum Binatang 
4. Menjenguk Orang sakit 
5. Mengunjungi Saudara sesama muslim yang sakit 
6. Santunan Kecil kepada orang lain 
7. Memerintahkan kebaikan dan mencegah Kemungkaran(kejahatan) 
8. Berbuat baik kepada orang yang lemah akal 
9. Menolong orang yang terzalimi 
10. Menahan diri dari menyakiti orang lain 
11. Mengatakan kebaikan 
12. Bersikap mudah dalam membayar dan menagih utang 
13. Memberikan kemudahan dalam berjual beli 
14. Memberi tangguh (tolerir) kepada orang lain 
15. Membebaskan sisa pembayaran 
16. Menutup aib seorang mukmin (dengan tindakan pasif aja gan) 
17. Bertakziyah kepada sesama Muslim 
18. Mengajarkan beberapa kata (yang berguna) kepada orang lain 
19. Menyingkirkan kotoran dan gangguan dari masjid 
20. Memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin 
21. Memulai ucapan salam 
22. Menjawab salam (wajib kifayah gan) 
23. Berjabat tangan 
24. Mencurahkan nasihat 
25. Berterima kasih kepada orang lain 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5353 


26. Memberikan maaf kepada yang bersalah 

21. Mendoakan saudara sesama muslim 

28. Mendamaikan dua pihak yang berseteru 

29. Mengiringi Jenazah 

30. Menghadiri undangan 

31. Mendoakan orang yang bersin 

32. Senyum di depan seorang muslim 

33. Menunjukkan arah kepada orang yang tersesat di jalan 

34. membantu seorang tuna netra dan yang buruk penglihatan 

35. Bersedekah dengan seember air 

36. Bersedekah dengan seutas tali 

37. Bersedekah dengan tali sandal 

38. Menghibur orang yang kesepian dan terasing 

39. Memberikan tumpangan kepada yang membutuhkannya 

40. Menjadi juru bicara bagi yang tidak mampu berbicara 
Rasulullah Saw. bersabda, ".. Barangsiapa yang diterima darinya (yang berbuat baik) satu 
kebaikan, maka ia akan masuk surga" (H.r. Bukhari dan ad-Dhiya al-Magjdisi dari Ma'gil bin Yasar 
r.a.) 


0981. GOLONGAN WANITA PENGHUNI NERAKA 


OLEH : Teh Rio 


Golongan Wanita Yang Di Siksa Dalam Neraka “Abdullah Bin Masud r.a. meriwayatkan bahawa 
Nabi s.a.w. bersabda : “Apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah s.w.t. 
mencatat baginya seribu kebaikan, dan mengampuni dua ribu kesalahannya, bahkan segala 
sesuatu yang disinari sang surya akan memintakan ampunan baginya, dan Allah s.w.t. 
mengangkat seribu derajat untuknya.” (H.R. ABU MANSUR DIDALAM KITAB MASNADIL 
FIRDAUS) 


Ali r.a. meriwayatkan sebagai berikut : Saya bersama-sama Fathimah berkunjung kerumah 
Rasulullah, maka kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau: “Apakah 
yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Pada malam aku di 
Israkan ke langit, saya melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan, maka apabila 
aku teringat keadaan mereka, aku menangis.” 


Saya bertanya lagi, “Wahai Rasulullah apakah engkau lihat?” Beliau bersabda: 

1. Wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. 

2. Wanita yang digantung dengan lidahnya serta tangan dicopot dari punggungnya, aspal 
mendidih dari neraka dituang ke kerongkongnya. 

3. Wanita yang digantung dengan buah dadanya dari balik punggungnya, sedang air getah 
kayu Zakum dituangkan ke kerongkongnya. 

4. Wanita yang digantung, diikat kedua kaki dan tangannya kearah ubun-ubun kepalanya, 
serta dibelit dan dibawah kekuasaan ular dan kala jengking. 

5. Wanita yang memakan badannya sendiri, serta dibawahnya tampak api yang berkobar- 
kobar dengan hebatnya. 

6. Wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. 

1. Wanita yang bermuka hitam serta dia makan usus-ususnya sendiri. 

8. Wanita yang tuli, buta dan bisu didalam peti neraka, sedang darahnya mengalir dari lubang- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lubang badannya (hidung, telinga, mulut) dan badannya membusuk akibat penyakit kulit 
dan lepra. 

9. Wanita yang berkepala seperti kepala babi dan berbadan himmar (keledai) yang mendapat 
berjuta macam siksaan. 

10.Wanita yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kala jengking masuk melalui 
duburnya atau mulutnya dan keluar melalui duburnya, sedangkan malaikat sama-sama 
memukuli kepalanya dengan palu dari neraka. 


Maka berdirilah Fatimah seraya berkata, “Wahai ayahku, biji mata kesayanganku, ceritakanlah 
kepadaku, apakah amal perbuatan wanita-wanita itu.” Rasulullah s.a.w. bersabda : “Hai Fatimah, 
adapun tentang hal itu : 

1. Wanita yang digantung dengan rambutnya kerana tidak menjaga rambutnya (di jilbab) 
dikalangan laki-laki. 

2. Wanita yang digantung dengan lidahnya, kerana dia menyakiti hati suaminya, dengan kata- 
katanya.” Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda : “Tidak seorang wanita pun yang 
menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Allah s.w.t. akan membuat mulutnya 
kelak dihari kiamat selebar tujuh puluh dzira kemudian akan mengikatkannya dibelakang 
lehernya.” 

3. Adapun wanita yang digantung dengan buah dadanya, kerana dia menyusui anak orang 
lain tanpa seizin suaminya. 

4. Adapun wanita yang diikat dengan kaki dan tanganya itu, kerana dia keluar rumah tanpa 
seizin suaminya, tidak mandi wajib dari haid dan dari nifas (keluar darah setelah 
melahirkan). 

5. Adapun wanita yang memakan badannya sendiri, kerena dia bersolek untuk dilihat laki-laki 
lain serta suka membicarakan aib orang lain. 

6. Adapun wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, dia 
suka menonjolkan diri (ingin terkenal) dikalangan orang banyak, dengan maksud supaya 
mereka (orang banyak) itu melihat perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya jatuh 
cinta padanya, karena melihat perhiasannya. 

1. Adapun wanita yang diikat kedua kaki dan tangannya sampai keubun-ubunnya dan dibelit 
oleh ular dan kala jengking, kerana dia mampu untuk mengerjakan sholat dan puasa, 
sedangkan dia tidak mau berwudhu dan tidak sholat dan tidak mau mandi wajib. 

8. Adapun wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai (himmar), 
karena dia suka mengadu-domba serta berdusta. 

9. Adapun wanita yang berbentuk seperti anjing, kerana dia ahli fitnah serta suka marah- 
marah pada suaminya. 


Dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. bersabda : empat jenis wanita yang berada di surga dan 
empat jenis wanita yang berada di neraka dan beliau menyebutnya di antara empat jenis 
perempuan yang berada di surga adalah : 

1. Perempuan yang menjaga diri dari berbuat haram lagi berbakti kepada Allah dan suaminya. 

2. Perempuan yang banyak keturunannya lagi penyabar serta menerima dengan senang hati 
dengan keadaan yang serba kekurangan (dalam kehidupan) bersama suaminya. 

3. Perempuan yang bersifat pemalu, dan jika suaminya pergi maka ia menjaga dirinya dan 
harta suaminya, dan jika suaminya datang ia mengekang mulutnya dari perkataan yang 
tidak layak kepadanya. 

4. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia mempunyai anak-anak yang masih 
kecil, lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5355 


mereka serta memperlakukannya dengan baik kepada mereka dan tidak bersedia kawin 
karena khawatir anak-anaknya akan tersia-sia (terlantar). 


Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda : Dan adapun empat jenis wanita yang berada di neraka 
adalah : 

1. Perempuan yang jelek (jahat) mulutnya terhadap suaminya, jika suaminya pergi, maka ia 
tidak menjaga dirinya dan jika suaminnya datang ia memakinya (memarahinya). 

2. Perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang ia tidak mampu. 

3. Perempuan yang tidak menutupi dirinya dari kaum lelaki dan keluar dari rumahnya dengan 
menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya (untuk menarik perhatian 
kaum lelaki). 

4. Perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan, minum dan tidur dan ia 
tidak senang berbakti kepada Allah, Rasul dan suaminya. 


Oleh karena itu seorang perempuan yang bersifat dengan sifat-sifat (empat) ini, maka ia dilaknat 
termasuk ahli neraka kecuali jika ia bertaubat. Diceritakan dari isteri Khumaid As-sa-idiy bahwa ia 
datang kepada Rasulullah S.A.W. lalu berkata : “Hai Rasulullah sesungguhnya aku senang 
mengerjakan sholat bersamamu”. Beliau berkata : “Aku mengerti bahwa engkau senang 
mengerjakan sholat bersamaku, akan tetapi sholatmu di tempat tidurmu itu lebih baik dari pada 
sholatmu dikamarmu dan sholatmu dikamarmu lebih baik dari solatmu dirumahmu dan sholatmu 
dirumahmu lebih baik daripada solatmu di masjidku”. (Bagi lelaki sangat dituntut sembahyang 
berjemaah di masjid) 


Rasulullah S.A.W. bersabda : “Sesungguhnya yang lebih disukai sholatnya perempuan oleh Allah 
ialah yang dilakukan pada tempat yang amat gelap dirumahnya”. Diceritakan dari Aisyah r.a. : 
“Pada suatu ketika Rasulullah S.A.W. duduk di masjid, tiba-tiba masuklah seorang perempuan dari 
suku Muzainah yang memakai pakaian yang terseret-seret ditanah untuk perhiasan pada dirinya di 
dalam masjid”. Maka Rasulullah S.A.W. bersabda : “Wahai manusia laranglah isteri-isterimu dari 
memakai perhiasan dan memperindah gaya berjalan di dalam masjid. Kerana sesungguhnya 
kaum Bani Israil itu tidak dilaknat hingga mereka memberi pakaian isteri-isteri mereka dengan 
pakaian perhiasan dan mereka berjalan dengan gaya sombong di dalam masjid”. 


Ibnu Abas r.a. meriwayatkan juga bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda : “Apabila seorang wanita 
keluar rumahnya dengan mempesolek dirinya serta memakai bau-bauan (sedang suaminya redha 
akan berbuatan yang demikian itu), maka dibangunkan untuk suaminya pada setiap langkahnya 
sebuah rumah di neraka”. Sabda Rasulullah S.A.W. lagi yang bermaksud : “Jihad seorang wanita 
ialah taatkan suami dan menghiaskan diri untuknya.” 


Isteri tidak wajib taat perintah dan arahan suami, apabila perintah dan arahan itu bertentangan 
dengan hukum Allah S.W.T. Imam Al-Ghazali menegaskan : “Seorang isteri wajib mentaati suami 
sepenuhnya dan memenuhi segala tuntutan suami dari dirinya sekiranya tuntutan itu tidak 
mengandungi maksiat.” 


1128. KEISTIMEWAAN ANAK YATIM 


PERTANYAAN : 
Radhin Almaujudi 


Assalamu alaikumPertanyaan titipan... mohon bantuan kepada para ustadz/ah untuk 
menjelaskan. saya di tanya begini : 
" Apa istimewanya anak yatim? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“ Kenapa anak yatim sangat diistimewakan 
“ Apa manfaat berbaik hati dengananak yatim. mohon pencerahannya.. 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 


Lala Ola YIY dai oya Il UR Mpg oya okey Matly Ag Gita Yo asa MY US, HUNI Gi Ale JUS adl 
Ge Tegas den yo SS pr NY Gak! de Ul HAKI Ika OS Ily «Iin Jia Komo Gu. 


Anak yatim bagaikan orang setelah kerabat dalam kewajiban memenuhi hak-haknya, hal itu 
disebabkan masih bocahnya anak yatim tidak mampu memberikan kemanfaatan atas 
kesendiriannya, ketiadaan orang yang menanggungnya membutuhkan orang-orang yang peduli 
atas nasibnya, dan jarang sekali orang yang peduli atas nasib mereka.Dan ketika menanggung 
kebutuhan dan menyayangi mereka merupakan hal yang amat berat maka dipastikan oleh agama 
bagi penanggungnya berhak akan derajat yang agung. | Tafsiir ar-Raazy 11/201 |. 


SI pake AB Ogah La SAI JA € bean AH Bad HAL AI) PASI Ie Oya Y AR AI V3, 
— II, 


Alasan kewajiban mengurusi anak yatim adalah karena masih bocahnya mereka tidak mampu 
untuk bekerja mencukupi kebutuhannya, maka anak yatim adalah mereka yang tiada ayah yang 
tidak mampu bekerja dan tiada yang mencukupinya. | Tafsiir ar-Raazy 111/258 |. 


Am pda V9 dani pay Ol jd jaih Y SI demak pda yan, oya day Baal 1 gal UE earall Tim ale) CL 


Dan diwajibkan memenuhi hak-hak anak yatim karena tiga hal : 
» Masih bocahnya 
» Kesendiriannya 
“ Ketiadaan orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya karena ia tidak dapat memberi 
manfaat atas dirinya dan mampu memenuhinya sendiri. 


| Tafsiir al-Khoozin 1/79 |. Wallaahu A'laam Bis showaab 


1297. MENGAWALI SESUATU DENGAN BASMALLAH 


PERTANYAAN : 

Gus S Abah 

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh.....para sepuh. kyai ajengan.ustadz/ah. para 
admin...yang dirahmati Allah (insyaAllah).ketika hendak mmbaca al guran di awali dengan 
bismillahirahmanirahiim.bahkan ketika hendak melakukan sesuatu kita juga mengawali dengan 
bismillah....pertanyaannya. knapa bismillahirahmanirahiim kenapa tidak asma Allah yang lain 
seperti bismillahi almalikulguddus atau yang lainnya... 


JAWABAN : 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam wa rohmatullaahi wa barokatuh, Untuk mencari keberkahannya, berdasarkan 
hadits nabi : 
n “Setiap urusan yang baik yang tidak diawali dengan Bismillaahirrahmaanirrahim maka akan 
terputus dari barokah”. (HR Abu Daud dan dihasankan oleh Ibnu Shalah ) 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5357 


mn "Saat Malaikat Jibril datang kepadaku, yang pertama diberikannya kepadaku ialah 
Bismillaahir rahmaanir rahiimi."Darulguthni dan Ibnu Umar r.a. ). 
si Hd) YP HAL Lanh Ul Kae :Ju Pe US Cia Wa (non 0 IS Lilo bowiana B Je yaa ALYI JB, 
ed Ja Y telaga AI ale il JUS Usut! an Hedi Kpelany Aele AI lo (ed pe 2JU plang Ale Sl lo 
S3 NASA "LAI Jia pan Ge Lai PI) ab 125 Ily cats no Ii HO Cl Ulandd! yani 203 II Sub OUnsddl 
Aa If 3 tel Ml Ul ya ce mai data cela Gala pal 3 Aldi (7) 0 3 (Oy AE PL, 3 
ala Jasa Jas Y" J8 OS ag ale AI lo al Had, LS JG Chal) LKS uji dala oa al Bo ai 
ian Neh 3 HA nang Ip IU oya Jek. (Bp "BULU Ca aas AI CN pama 13 SY rd OI. mblan 
Ga pd JI AJIAN png Aa Y (9) AN JS" inlor U Tabel If 3 bea Ip Jae JS de" LO 
M3 e) CI uya 29 U, Pa Em do Jis Akon ea ah (d1) Sina G3 sr Usil dita —eaad 9 4 (12) I 
4 Obeng 1 Mega Jurun ss CHI Up Serma (OA s dala) Gya Cop Aa aa) 
Diantara fadhilah basmalah adalah untuk melemahkan Syetan. Abu Tamimah pernah mendengar 
cerita dari pembonceng Nabi Muhammad SAW, ia berkata “Aku tergelincir bersama nabi, aku 
berkata, “celakalah kau syetan.!”, baginda Nabi berkata “janganlah kau katakan celakalah syetan, 
karena sesungguhnya saat kau berkata demikian syetan kuat dan congkak ia berkata “dengan 
kekuatanku aku banting dirimu, dan saat kau berkata bismillah ia akan lemah dan kerdil hingga 
hanya menjadi seperti lalat”.Dalam riwayat Ahmad Bin Hanbal dan an-nasaa-i disebutkan “Aku 
membonceng Baginda Nabi, beliau mengingatkan dan berkata “Janganlah kau berkata demikian, 
karena membuatnya besar hingga sebesar rumah, tapi bacalah basmalah karena ia akan 
mengecil hingga seukuran lalat”. Karenanya dalam setiap perbuatan disunahkan diawali dengan 
basmalah, untuk mendapatkan keberkahannya... Dst. | Tafsiir Ibn Katsiir 1/121 |. 
2 Khodim Piss-ktb II 
Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. Sepakat dengan Masaji Antoro. Syaikh Mutawalli 
Sya'rawi, ulama sufistik kontemporer Mesir (w. 1998 M) menyebutkan: 
Yg Cagikh CieG DB pnaniy yaaa Ob Ragadl Alya UI Gang Ud g Ula yi Al Lala Sis Of aga SS diler A8 
SP de gaidl RRI olah Latin NI AI pom OT 3D Tai SAI elad Gt US ga Yg AAN oya LH 
48 pp SN ab! pm MSI Usang La 33 3 EA Mam DL Jai slaudi Ji Cut 
“Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak agar kita senantiasa ingat bahwa Allah condong kepada 
kita, memberi kita rizgi, membukakan kita pintu taubat satu demi satu. Ketika kita melakukan 
maksiat maka tidak lantas menghukum kita sebab dosa tersebut, tidak mengharamkan kita dari 
nikmatNya, serta tidak membinasakan kita atas apa yang telah kita lakukan. Karena hal itulah kita 
memulai bacaan al-@uran dengan bismillahirrahmanirrahim agar kita senantiasa ingat pintu 


rahmat terbuka untuk kita, tangan tengadah ke langit, lalu kita berdoa wahai Pemilik RahmatMu 
lewatkanlah kami atas dosa dan kejelekan kami.” 


Wallahu A'lam Bis Showaab 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/370650236291124/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1404. PEMBACAAN SURAT AL-ASHR KETIKA 
BERAKHIRNYA SUATU PERTEMUAN 


PERTANYAAN : 
Yadi Adi 


Assalammu'alaikum. Admin PISS yang saya hormati... Mau nanya nih. Di kampung saya setiap 
selesai pertemuan keagamaan diakhiri dengan membaca surat Al-ashr. Apakah ada sunahnya / 
rujukannya? Terimakasih sebelumnya. 


JAWABAN : 
2 Mbah Jenggot II 
Menurut imam Ibnu Katsir, surat Al-Ashr merupakan surat yang sangat populer di kalangan para 
sahabat. Setiap kali para sahabat mengakhiri suatu pertemuan, mereka menutupnya dengan surat 
Al-Ashr. Imam Syafi'i : 
“Sekiranya manusia mau memperhatikan (kandungan) surat ini, niscaya surat ini akan 
mencukupkan baginya.” ( Tafsir Ibnu Katsir). DAN masih banyak penjelasan tentang surat ini. 
? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam..... 
(CB AYI DL pad "AM de Came Hi SEA SS 1 da ale AI lo Cat Abah La OI SIS 
5/215) "Lang! pewadi" lala 4 (ALT po) aa" ala and alay (ASN Je Laman el Gie pa 
ju ayla do « gu Kat OS « kala ai) su : db Pa) (61501) "OkeyI Hi" e) Sita, 
“Ada dua sahabat Rasulullah SAW. Ketika keduanya bertemu, sebelum keduanya berpisah, salah 
satu di antaranya membaca surat Al-Ashr. Setelah itu, mereka berjabat tangan seraya 
mengucapakan salam.” (HR. Abu daud dalam az-Zuhd no 417, at-Thobrony dalam al-Mu'jam al- 


Awsaath V/215, al-baehagi dalam Syiab al-limaan VI/501 dari jalur Hammad Bin Salamah dari 
Tsabit al-Bannaany dari Abu Madiinah al-Daroomy). 


AI AS or AI Aa IL oki lal Sy)» eaiila 3 ab Ol Un gk! (lang dala AI ap) Al Sy pb US 3) 
Wol ia Of Ce Y Bai PWI IA Jay loro ya Oka OT) 3 JL Ai (oma ya) GILA Oma 
ABS P9. (gk kusta Ul tan yag oil Oa el) AYI de Late lag PPT II man Bo AYI de: 
Kala pain AS UI 2 ame IE). aa AI AU dad Pr nyo Ag. ema Do pdl da Gel 2 JI 

dl Gu. OT. 

“Ada dua sahabat Rasulullah SAW. Ketika keduanya bertemu, sebelum keduanya berpisah, salah 
satu di antaranya membaca surat Al-Ashr. Setelah itu, mereka berjabat tangan seraya 
mengucapakan salam.” "Mengenai surat Al-Ashr ini, Imam Syafi'i mengungkapkan, “Seandainya 
Allah tidak menurunkan selain surat ini, maka sudah cukup bagi manusia.” Dalam ungkapan lain, 
Imam Syafi'i mengatakan, “Seandainya manusia mau merenungi apa yang terkandung dalam 


surat ini, niscaya sudah cukup baginya.” Bahkan Imam yang lain mengatakan, “Bahwa surat Al- 
Ashr mencakup seluruh ilmu yang terkandung dalam Al-@ur'an”. | at- Tahrir wa At-Tanwir 30/ 528 | 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5359 


Ii da AI Ie Wi LA oh Bad | adl ISP CI gang Slset oya UN JI OS 2 apa pi pal pem 33 
Spb (AS de dobay Aib USG Lydia Y Of gesddl plat Ole Ce la na ISI 6 AYI de Wa elu Pe AA 
Shy AI Ulas 4 Falak yag all Otag Ui Jill) Urya 


Dalam Tafsiir Ibn katsir dan lainnya diterangkan “Ada dua sahabat Rasulullah SAW. Ketika 
keduanya bertemu, sebelum keduanya berpisah, salah satu di antaranya membaca surat Al-Ashr. 
Setelah itu, mereka berjabat tangan seraya mengucapakan salam.” Dan bila telah terdapato 
kejelasan maka yang wajib bagi para pengikut guru-guru (para ulama) agar tidak terlalu 
menentang hal tersebut dengan menyatakan tiada dalil penguatnya karena yang demikian dapat 
menimbulkan pertikaian, permusuhan antara kita dan sesama manusia. | As-Sunan wal- 
Mubtadi'aat 1/290 |. 


La cu Uee ISP pely Ty dal AI Celup (adl Pon ya OS JI OS JB Romo LAS Gaal Rage Gl ye 
Pe B ULSY OL many 2 2 wr AYI de Wi 


Dari Abu madiinah ad-Daromi “Ada dua sahabat Rasulullah SAW. Ketika keduanya bertemu, 
sebelum keduanya berpisah, salah satu di antaranya membaca surat Al-Ashr”. | Al-mausuu'ah al- 
Yuusufiyyah 1/11). Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/385267948162686/ 
1481. KEAGAMAAN : AMAL DAN PENERAPANNYA 


Amal dalam pengertian bahasa Arab adalah tindakan atau perbuatan. Dalam bahasa Indonesia, 
kata amal memiliki arti perbuatan kasih sayang yang dalam bahasa lainya disebut charity atau 
charitas. Dimensi amal sebagai tindakan, sangat terkait dengan maksud dari tindakan itu sendiri. 
Karena itu amal dalam arti perbuatan sangat tergantung kepada tujuan yang dibawakanya. Inilah 
yang dimaksudkan dengan ucapan nabi: “Bahwa perbuatan-perbuatan (manusia) sangat 
tergantung kepada niat me-lakukannya (Innama al-a'mal bi al-niyyat)”. Memang ini adalah sikap 
tidak rasional, karena dapat saja sebuah amal/perbuatan dibuat tidak membawa hasil apa-apa 
alias tidak sesuai dengan niat dan mencapai tujuan yang diinginkan. 


Tetapi itulah ajaran agama karena dalam pengertian Islam, “Tuhan memuliakan orang yang 
dimauinya dan merendahkan orang yang diingin-kannya (Yu'izza man yas'a wa yudzinu man 
ya'sa). Jadi, balasan atas seluruh kegiatan kita berada di tangan Allah, apakah ini tidak berarti 
orang lalu menjadi malas melakukan sebuah tindakan, baik untuk dirinya sendiri dan apalagi untuk 
kepentingan orang lain. Bukankah secara rasional manusia tidak dapat menentukan sendiri akibat- 
akibat perbuatannya? Inilah yang justru merupakan tantangan bagi manusia: Ia tidak menguasai 
jalur kehidupan yang diinginkannya atas dasar inilah ia menuntut dari Allah untuk menghargai 
amal perbuatanya dengan tidak melanggar hak-hak Allah atas kehidupan itu sendiri. 


Masalah klasik antara wewenang Allah dan tuntutan manusia itu oleh paham Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah dibiarkan tidak dipecahkan guna memberikan tempat bagi hal-hal yang tidak rasional bagi 
kehidupan secara umum. Dengan demikian manusia selalu diingatkan bahwa ia bukan Tuhan dan 
tidak dapat menentukan segala sesuatu ini juga sesuai dengan ungkapan: “Kita menginginkan 
sesuatu dengan Allah juga menginginkannya, tapi Allah memberlakukan apa yang diinginkan 
itu” (Nanhnu yurid wa Allahu yurid wa allahu fa'aallun lima yurid) 


Karena manusia bukanlah Tuhan, maka dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jama'ah 
keterbatasan itu juga direfleksikan dalam ajaran manusia versus Tuhan, dengan kata lain aliran 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5360 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tersebut menolak faham “anthroposentrisme” (pandangan bahwa manusia memegang kekuasaan 
tertinggi atas dirinya). Hal inilah yang membedakan Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari faham 
yang kemudian dijadikan titik sentral dalam pandangan “Barat Modern" itu. 


Menurut penulis yang sebenarnya merupakan titik pusat sekularisme, bukannya ajaran pemisahan 
agama dari negara (separation of the state from religion). Karena itu pemisahan agama dari 
negara bukanlah karena adanya sekularisme -yang menolak agama- melainkan karena akan tidak 
adanya pembedaan antara kekuasaan Tuhan dari kekuasaan manusia. 


Maka setelah kita ketahui hakikat dari kekuasaan Tuhan yang dipisahkan dari kekuasaan manusia 
itu, barulah kita dapat memahami ajaran agama, seperti yang di firmankan Tuhan dalam ayat suci 
berikut ini : “Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama tidaklah diterima amal 
perbuatannya, dan di akhirat ia akan termasuk orang yang merugi" (Man yabtaghi ghaira Al-Islami 
dinan falan yugbala minhu wahuwa fi al-dinan falan yugbala minhu wahuwa fi-alakhirati min al- 
khasirin). Tidak diterimanya amal perbuatan seseorang, dalam pandangan Islam adalah hak 
Tuhan untuk menetapkannya demikian, tidak berarti amal perbuatan itu tidak ada maknanya. 


Jadi, penerimaan manusia dan penerimaan Tuhan jelas ada bedanya. Sesuatu akan ada artinya 
bagi manusia jika perbuatan seseorang dapat diterima oleh sesama manusia. Tetapi penerimaan 
itu mempunyai arti manusiawi bukannya ukhrawi. Bahkan perbuatan seorang muslim sekalipun 
belum tentu dapat diterima oleh Allah. Karenanya penerimaan Allah itu hanya penting bagi kita 
dalam artian keyakinan saja bukan menyangkut hubungan antara sesama manusia. 


Prinsip tersebut juga diyakini oleh agama lain, contohnya Konsili Vatikan II yang menyatakan: 
“Kami, para Uskup yang berkumpul di Vatikan, menghargai hak setiap orang untuk mencapai 
Kebenaran Abadi melalui cara masing-masing, walaupun kami berkeyakinan bahwa Kebenaran 
Abadi itu hanya ada di lingkungan Gereja-gereja Katolik Roma”. Sekarang menjadi jelas bahwa 
keyakinan merupakan “kebenaran” partikular yang tidak dapat dibagi rata atau diseragamkan bagi 
semua orang? 


Karena itulah kebenaran partikular tersebut selalu didampingi oleh kebenaran mutlak yang selalu 
ada dalam tiap agama. Kebenaran mutlak itu sering kali disebut sebagai kebenaran universal yang 
berlaku bagi semua orang dan dengan sendirinya bagi semua agama. Bahwa moralitas yang 
“tinggi” seperti contohnya tindakan menjauhi perzinaan selalu terdapat dalam tiap agama. 
Karenanya sebagai bagian integral dari keyakinan, tiap-tiap agama melarangnya. Hal itu 
menunjukkan adanya kebenaran mutlak yang ada dalam tiap agama. Bahwa tidak semua orang 
beragama dapat meng-hindari hal itu, adalah soal lain yang tidak merubah “keaslian” ajaran 
agama yang bersangkutan melain-kan menjadi “dosa pribadi” yang harus ditobati dan memerlukan 
pengampunan Tuhan. 


Jelaslah dengan demikian, tiap agama memiliki dua dimensi kebenaran, yaitu yang terkait dengan 
kemampuan seorang pemeluknya untuk melaksanakan ajaran yang dianggap sebagai kebenaran 
pertikular, disamping ada sisi lain dari kebenaran yang diyakini, yaitu kebenaran universal. 
Ketidak-mampuan memahami hal ini, -dengan menggangap kebenaran universal hanya terdapat 
dalam agama sendiri- akan menimbulkan sikap tidak menghormati “kebenaran” yang dibawakan 
oleh keyakinan di luar “agama sendiri” itu. Dari sikap tidak memahami kebenaran universal itu 
lahirlah sikap merendahkan keyakinan orang lain. Kemudian akan diikuti oleh sikap membenarkan 
penggunaan segala cara, untuk “membenarkan” agama sendiri dan menggangap “salah” semua 
ajaran lain. Sikap seperti inilah yang melahirkan terorisme atas nama agama. 


Dengan mengetahui hal itu, jelas bahwa tindakan menghadapi terorisme atas nama agama tidak 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5361 ) 


cukup dilakukan dengan tindakan-tindakan hukum saja. Harus juga dilakukan pendekatan kultural 
yang bersifat mendidik dan mencegah langkah-langkah seperti itu. Bukankah sang teroris 
melakukan langkah-langkah seperti itu karena tidak mengetahui yang dilakukannya justru 
mengingkari hakikat kebenaran yang diyakininya sebagai sesuatu yang mulia dan nantinya 
membawakan ridlo Allah. Namun dalam kenyataan kebalikannyalah yang terjadi. Karenanya 
marilah kita mendidik kembali orang-orang seperti itu. Mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan, 
bukan? 


| DIKUTIP DARI KUMPULAN ARTIKEL GUS DUR oleh Hakam eLchudrie J. 
1672. MANFAAT DAN KEUTAMAAN ASMAUL HUSNA 


Allah berfirman, “Dia telah mengajari Adam seluruh nama” (Al -Bagarah (2): 31) dan “Milik Allahlah 
nama — nama yang indah, dan mohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama — nama 
tersebut” (Al — A'raaf (71: 180) 


Rasulullah bersabda, “Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu: barang siapa 
memahaminya akan masuk surga.” (Shahiih Bukhaari, Shahiih Muslim). Tentunya dalam 
memahaminya tidak hanya dengan ucapan saja tetapi juga dengan perbuatan dan tingkah laku 
kita. 


Keutamaan dan manfaat dari Nama — Nama Allah (Asmaul Husna) telah banyak dirasakan oleh 
banyak orang. Oleh sebab itu saya mencoba merangkum dari beberapa buku yang membahas 
keutamaan dan manfaat dari Asmaul Husna tersebut. Mudah — mudahan bermanfaat bagi kita 
semua. Amiin.... 


Allaah 
ALLAAH adalah al-ism al — a'zham, nama teragung, yang mencakup semua sifat Allah yang indah 
dan menjadi tanda Esensi dan sebab bagi segala esensi. 


2 Barang siapa membaca ism ini secara rutin setiap hari sebanyak 1000 kali, dengan ucapan Yaa 
Allaah ya huu, niscaya Allah akan mengaruniakan kepada orang itu kesempurnaan keyakinan, 
semua keraguan dan ketidakpastian akan hilang dihatinya. 


2 Barang siapa membacanya pada hari Jumat sebelum sholat, dalam keadaan suci dan bersih 
pakaiannya, serta bebas dari segala kesibukan, maka Allah akan memudahkan segala 
permintaannya. 

2 Jika orang yang sedang menderita suatu penyakit yang sulit disembuhkan oleh dokter, lalu ia 
berdoa kepada Allah dengan ism ini, niscaya ia akan sembuh dengan izin Allah, selama ajalnya 
belum tiba. 

1. Ar — Rahmaan (Maha Pemurah) 


» Barang siapa membaca Ya Rahmaan sebanyak 100 kali tiap selesai mengerjakan sholat fardhu, 
maka dengan izin Allah akan hilanglah sifat lalai dan lupa dalam dirinya. 


2. Ar — Rahiim (Maha Penyayang) 


2 Barang siapa takut terjerumus kepada perbuatan yang tidak disukainya, maka hendaklah ia 
berdzikir dengan membaca Ya Rahmaan Ya Rahiim sebanyak 100 kali setiap selesai 
mengerjakan sholat fardhu. 


2 Barang siapa yang membaca Ya Rahiim sebanyak 100 kali setelah mengerjakan sholat subuh, 
niscaya dia akan mendapatkan kasih sayang dari semua makhluk dan terhindar dari semua 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5362 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bencana dan malapetaka. 
3. Al — Malik (Maharaja) 


2 Barang siapa membaca ism ini dengan rutin tiap hari pada waktu matahari tergelincir sebanyak 
100 kali niscaya hatinya akan menjadi bersih, dan lenyaplah segala kekotorannya. 


» Barang siapa membacanya sesudah terbit fajar sebanyak 120 kali, maka Allah akan 
memberinya kekayaan dan karunia-Nya, baik dengan sebab — sebab maupun dengan pintu yang 
dibukakan Allah SWT atasnya. 


2 Menurut Hadis, Nabi Khaidir a.s mengajarkan doa berikut ini untuk dibacakan kepada orang 
sakit sebanyak 100 kali : “Allaahhumma anta al — Malik al — Hagg al-ladzii laa ilaaha illaa anta. 
Yaa Allaah, yaa Salaam, ya Syaafi ” dan 3 kali : “yaa Syifaa' al-guluub” (Ya Allah, Engkau adalah 
Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, wahai Sumber Kedamaian , 
wahai Yang Maha Penyembuh: wahai Penyembuh Hati!”). Insya Allah orang itu akan sembuh. 


4. Al — @udduus (Maha Suci) 


2 Jika seseorang yang memiliki hati yang bersih membaca yaa @udduussebanyak 100 kali setiap 
hari, hatinya akan terbebas dari semua pikiran dan perhatian yang menimbulkan kesulitan, 
kekhawatiran, dan penderitaan bagi diri kita sendiri. 


2 Allah akan mengobati semua penyakit ruhani kepada orang yang membaca Asma Allah ini 
sebanyak — banyaknya setiap hari. 


2 Barang siapa menuliskan: pada sekeping roti sesudah selesai melaksanakan sholat Jumat 
kemudian dimakannya, maka Allah akan membukakan baginya pintu ibadat dan akan 
menyelamatkannya dari bencana. 


(Rasakanlah penderitaan orang yang tersesat maupun orang yang malang, bukan dengan 
cercaan, tetapi dengan perasaan iba dan pertolongan, dan berharaplah kepada janji Allah bahwa 
kasih sayang-Nya jauh melebihi amarah-Nya) 

5. As — Salaam (Maha Sejahtera, Yang Memberikan Kesejahteraan) 


2 Ism ini berfungsi mengusir bencana dan penyakit, sehingga jika dibacakan atas orang yang 
sedang menderita sakit sebanyak 120 kali, dengan karunia Allah penyakitnya akan sembuh 
selama ajalnya belum tiba. 


2 Jika ism ini dibacakan sebanyak 136 kali dengan suara keras sekedar bisa didengar oleh si 
sakit, sambil mengangkat tangan diatas kepala si sakit, Insya Allah orang yang sakit itu akan 
sembuh dengan izin Allah SWT. 


2 Barang siapa yang membaca ism ini terus menerus, Allah akan melindunginya dari semua 
bencana dan bahaya. 


(Jangan bersandar pada sebatang pohon yang akan menjadi kering dan tumbang. Jangan 
bergantung pada manusia, karena mereka akan menjadi tua dan mati.” Orang yang bergantung 
pada Allah, al-Salaam, Penyelamat, tidak akan pernah panik. Kekuatan Allah akan menampakkan 
diri pada orang itu sebagai sikap pemberani orang beriman. Inilah manifestasi al-Salaam) 


6. Al — Mu'min (Maha Mengaruniakan Keamanan) 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini sebanyak 630 kali pada saat mengalami ketakutan, 
Allah akan melindunginya dari semua bencana, kecelakaan dan kerugian. 


2 Jika seseorang menuliskan Asma Allah ini di kertas atau dengan mengukirnya di cincin perak 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5363 


kemudian dipakai sebagai ta'wiz, maka keselamatan jasmani dan ruhaninya berada dalam 
tanggungan Allah SWT. 


2 Jika seseorang berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 36 kali dan memohon perlindungan 
kepada-Nya ketika menghadapi kekerasan atau bahaya, maka Insya Allah dia akan selamat. 


7. Al - Muhaymin (Maha Memelihara, Yang Maha Melindungi) 


2 Barang siapa membaca Asma Allah ini sebanyak 100 sesudah mandi dan sholat dua rakaat 
ditempat yang sunyi dengan memusatkan perhatian kepada Allah SWT, niscaya Allah akan 
menyucikan lahir dan batinnya. 


2 Allah SWT juga akan memperlihatkan kepadanya hal yang ghaib jika Asma Allah ini dibaca 
sebanyak 115 kali. 


2 Barang siapa yang menuliskan Asma Allah ini pada sehelai sutera, lalu memegangnya di atas 
asap dari pembakaran minyak wangi, batu amber dan gula dan dibaca lebih dari 5.000 kali selama 
tujuh hari, lalu ia meletakkannya dibawah bantal, maka Insya Allah dia akan mendapatkan mimpi 
yang akan berpengaruh terhadap kehidupan material dan spiritualnya dimasa yang akan datang. 


8. Al — “Aziiz (Maha Perkasa) 

2 Barang siapa yang berdzikir dengan Asma Allah ini selama 40 hari, tiap harinya sebanyak 40 
kali, niscaya Allah akan menolongnya dan memuliakannya, sehingga ia tidak lagi membutuhkan 
bantuan seorang makhluk pun. 

9. Al — Jabbaar (Yang Maha Berkuasa, Maha Memaksa) 

2 Barang siapa dengan sungguh — sungguh beriman kepada kekuatan Allah yang tak terkalahkan 
itu dan mengharapkan kekuatan dapat membaca yaa Jabbaar sebanyak 21 kali di pagi dan sore 
hari, Insya Allah dia akan terhindar dari ancaman orang - orang yang zalim. 

2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini sebanyak 226 kali di setiap pagi dan sore hari, dia 
akan diselamatkan dari kezaliman penguasa dan orang — orang yang kejam, baik didarat maupun 
dilaut, di dalam perjalanan maupun di tempat kediaman. 

2 Jika seseorang mengukir Asma Allah ini di cincin perak dan memakai cincin tersebut, maka 
orang — orang akan merasa gentar terhadapnya dan orang -— orang akan merasakan 
kehebatannya, Insya Allah. 


(Satu — satunya tempat untuk menghilangkan keputus asaan kita, menentramkan hati dari rasa 
gundah yang dengannya kita menemukan diri kita sendiri adalah Allah) 


10. Al — Mutakabbir (Maha Megah, Yang Mempunyai Keagungan dan Kesombongan) 


2 Jika seseorang membaca yaa Mutakabbir sebanyak 10 kali sebelum bersebadan dengan 
istrinya, niscaya mereka akan mendapatkan anak yang sholeh. 


2» Orang yang membaca Asma Allah ini secara istigamah, kepadanya akan dikaruniakan 
kemuliaan dan keagungan. 


2 Jika dibaca sebelum mengerjakan tugas apa saja, maka tugas itu akan selesai, Insya Allah. 


(Dengan kasih sayang-Nya, Dia menangguhkan hukuman-Nya yang keras agar engkau sadar 
sendiri dan mengubah jalan hidupmu. Janganlah engkau merasa aman karena keadaannmu, 
perbuatanmu, yang bersifat material maupun spiritual, yang tak pelak lagi akan selalu 
menyebabkan kerendahan yang menakutkan atau pahala yang ditinggikan) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


11. Al — Khaalig (Maha Pencipta) 


2 Jika Asma Allah ini dibaca ditengah malam dan memahami maknanya di dalam hatinya, niscaya 
Allah akan secara khusus akan menciptakan untuknya seorang malaikat yang akan 
mendoakannya hingga akhir zaman. Juga berguna untuk menerangi hati dan wajah. 


2 Siapa yang membaca Asma Allah ini sebanyak 100 kali selama 7 hari, ia akan dilindungi dari 
semua malapetaka, Insya Allah. 


(“Aku adalah Perbendaharaan Tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka Kuciptakan makhluk.) 

12. Al - Baari' (Maha Mengadakan, Yang Merencanakan Segala Sesuatu) 

2 Jika Seorang wanita yang mandul berpuasa selama 7 hari dan setiap hari setelah berbuka 
dengan air kemudian membaca Yaa Baari'uu yaa Mushawwiru sebanyak 21 kali, Allah SWT akan 
mengaruniakan kepadanya seorang anak lelaki, Insya Allah. 


2 Barang siapa membaca Asma Allah ini selama 7 hari berturut — turut sebanyak 100 kali maka ia 
akan selamat dari bencana. 


13. Al — Mushawwir (Maha Pembentuk) 


2 Jika seorang wanita yang tidak dapat memiliki anak dan percaya bahwa hanya Allah — lah Yang 
Maha Pencipta, kemudian dia berpuasa selama 7 hari dan setiap berbuka puasa membaca yaa 
Khaalig yaa Baarii' yaa Mushawwir sebanyak 21 kali diatas segelas air dan berbuka puasa dengan 
meminum air ini, Insya Allah dia akan memiliki anak. 


(Seperti halnya Allah menggabungkan sel — sel pada tubuh manusia, Dia juga menempatkan 
setiap orang bersama perbuatannya pada jalan keabadian. Yang menjadi kawan kita hanyalah 
amal perbuatan kita.) 

14. Al - Ghaffaar (Maha Pengampun) 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini sebanyak 100 kali setelah sholat Jumat, maka 
segala dosa — dosanya akan diampuni pada minggu sebelumnya. 


2 Ketika amarah menyala di dalam hati seseorang, kemudian orang itu ingat dan membaca yaa 
Ghaffaar, maka amarah itu akan reda. 


2 Barang siapa yang membaca yaa Ghaffaar setiap hari setelah sholat “Ashar, Allah SWT akan 
memasukkan orang yang membacanya dalam golongan orang — orang yang diampuni oleh-Nya. 
15. Al - Gahhaar (Maha Mengalahkan) 

2 Jika seseorang yang memiliki niat ikhlas di dalam hatinya untuk membebaskan diri dari 
kekuasaan hawa nafsu dan dari hasrat duniawi itu mengingat dan membaca yaa @ahhaar 
sesering mungkin, niscaya dia akan dapat mengendalikan hawa nafsunya. 

2 Berkhasiat untuk menghilangkan rasa cinta berlebihan kepada dunia dan pengagungan selain 
kepada Allah SWT di dalam hati. Barang siapa membiasakan berdzikir dengan Asma Allah ini, 
maka ia akan mendapatkan hal itu dan akan menang atas seterunya. 

16. Al - Wahhaab (Maha Pemberi) 

2 Orang yang ditimpa kemiskinan hendaknya selalu membaca Asma Allah ini atau menuliskannya 
untuk dikenakan sebagai ta'wiz. Atau membacanya sebanyak 40 kali dalam sujud terakhir dalam 
sholat Dhuha. Insya Allah, ia akan terbebas dari kemiskinan melalui jalan yang tidak disangka — 
sangka. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5365 


2 Jika seseorang mempunyai hajat, khusus agar hajatnya terkabul, hendaknya melakukan sujud 
dihalaman rumah atau masjid kemudian membaca Asma Allah ini 100 kali, Insya Allah hajatnya 
akan terkabul. 


2 Jika seseorang ingin meningkatkan kehidupan material maupun spiritualnya, hendaklah ia sholat 
malam dua rakaat selama tiga atau tujuh hari berturut — turut, dengan memanjatkan tangan 
kepada Allah dan membaca yaa Wahhaab sebanyak 100 kali sebelum dia memohonkan 
kebutuhannya, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. 


(Orang yang berdosa tak ubahnya seperti orang miskin yang jatuh ke dalam saluran pembuangan 
air. Apakah yang pertama kali harus dilakukannya? Dalam keadaan semacam itu, dia tidak dapat 
menghadapi orang lain, dan juga tidak dapat berdiri sendiri. Kecuali jika dia gila, tidak menyadari 
keadaan dirinya yang menjijikan, tentu dia akan segera mandi dan membersihkan diri. Sabun dan 
air membersihkan batin adalah tobat. Celakalah orang yang tidak melihat dan merasakan bau 
busuk di dalam batinnya!) 


17. Ar — Razzaag (Maha Pemberi Rezeki) 


2 Jika seseorang benar — benar percaya bahwa rezeki kita berasal dari Allah dan bahwa rumah 
tangganya membutuhkan rezeki tersebut, maka setiap selesai melaksanakan sholat subuh dia 
dapat membacayaa Razzaag sebanyak 10 kali di keempat sudut rumahnya, dimulai dari sudut 
kanan dan menghadap kiblat. Allah akan menambahkan rezeki keluarganya. 


2 Orang yang menuliskan Asma Allah ini dan menggantungkannya ditempat mereka bekerja. 
Insya Allah akan bertambah sukses. 


2 Membaca yaa Razzaag sebanyak 100 kali setelah sholat jumat akan membantu orang yang 
mengalami stres dan depresi. 


18. Al — Fattaah (Maha Pembuka, Yang Menghilangkan Kesulitan dan Pemberi Keputusan) 


2 Barang siapa yang meletakkan tangan kanannya didada setelah sholat subuh dan membaca 
Asma Allah ini sebanyak 70 kali, Insya Allah hatinya akan bersih dari khayalan, kejahatan, 
egoisme, amarah dan kekotoran yang lainnya. Menerangi jiwanya dan memudahkan urusannya. 


(Orang yang beriman bersyukur atas kehidupan yang telah mereka terima. Mereka mewujudkan 
rasa syukur mereka ke dalam perbuatan dengan melayani makhluk ciptaan Allah karena Allah, 
dengan selalu bekerja keras seolah — olah mereka tidak akan pernah mati.) 

19. Al — “Aliim (Maha Mengetahui) 

2 Barang siapa membaca Asma Allah ini sebanyak 100 kali secara rutin setiap selesai sholat 
fardhu, maka ia akan memperoleh kemampuan untuk melihat hal — hal tertentu yang luput dari 
perhatian orang dan memiliki iman yang kuat. Di samping itu, hatinya akan dipenuhi dengan 
marrifatullahi (mengenal Allah). 

2 Jika seseorang melazinkan membaca Asma Allah ini sebanyak 150 kali setiap hati, niscaya 
pemikiran dan pemahamannya akan bertambah. 

(Dengan kasih sayang dan kemurahan-Nya, Allah memberikan apa yang dipinta oleh hamba-Nya, 
tanpa memerhatikan keimanan atau kekufuran. Jika engkau menginginkan dunia ini engkau akan 
mendapatkannya. Jika engkau menginginkan kehidupan yang kekal di akhirat, engkau akan 
mendapatkannya) 


20. Al — Gaabidh (Maha Menyempitkan) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Yaa Gaabidh adalah dzikir malaikat maut, Izrail. Barang siapa dizalimi disarankan membaca yaa 
Gaabidh sebanyak 903 kali, maka si zalim maupun kezaliman itu akhirnya akan hancur atau orang 
itu dilindungi dari keduanya. 


2 Barang siapa menuliskan ism Al-@aabidh pada empat puluh keping roti selama 40 hari, maka ia 
tidak akan merasakan sakitnya penyakit dan diselamatkan dari lapar, haus, luka dan sebagainya. 


21. Al — Baasith (Maha Melapangkan) 


» Yaa Baasith adalah dzikir malaikat peniup sangkakala, Israfil. Barang siapa terbiasa membaca 
Asma Allah ini niscaya ia akan beroleh kedamaian di dalam hatinya, terbebas dari stress dan 
berbagai persoalan, penghasilannya bertambah, dicintai dan dihargai dan dapat memberikan 
kebahagiaan kepada orang lain. 


2 Jika seseorang berdzikir dengan Asma Allah ini seusai mengerjakan sholat Dhuha sebanyak 
sepuluh kali, sambil mengangkat kedua tangannya ke langit dan kemudian menyapukannya ke 
muka nya, niscaya Allah akan membukakan baginya salah satu pintu kekayaan. 


22. Al - Khaafidh (Maha Merendahkan, Yang Menghinakan Seseorang) 


2 Barang siapa membaca yaa Khaafidh sebanyak 500 kali, maka semua hajatnya akan dipenuhi 
Allah dan menghilangkan semua kesulitannya, Insya Allah. 


2 Orang yang berpuasa selama tiga hari dan pada hari yang keempat membaca Asma Allah ini 70 
kali ketika duduk menyendiri, ia akan memperoleh kemenangan atas musuhnya, Insya Allah. 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini sebanyak 889 kali pada waktu yang tepat, niscaya 
dia tidak akan dikalahkan oleh semua musuhnya. 


2 Jika sebuah kelompok yang diancam oleh musuh berpuasa selama tiga hari dan pada hari 
keempat mereka berkumpul untuk membacayaa Khaafidh sebanyak 7.000 kali yang dibagi sesuai 
dengan jumlah mereka, maka Allah akan menjaga mereka serta merendahkan musuh mereka. 


(Orang yang direndahkan Allah hanya dapat ditinggikan oleh-Nya. Allah adalah Maha Penyayang. 
Perlakuan seperti itu akan membangunkan orang yang lalai dari tidur mereka. Dengan demikian, 
melalui penderitaan, keadaan rendah di tangan al-Khaafidh, menjadi karunia yang besar bagi 
orang yang sadar dan melihat tangan yang meninggikan dan tangan yang merendahkan) 


23. Ar — Raafi (Maha Meninggikan Derajat Seseorang) 


2 Jika orang yang berkeinginan untuk menjadi tinggi di kalangan manusia, hanya untuk menolong 
dan membimbing mereka ke jalan yang benar, membaca yaa Raafi' 100 kali siang dan malam, 
niscaya kedudukan yang tinggi dan kekuatan akan diperolehnya. 


2 Barang siapa membaca Yaa Raafi' sebanyak 70 kali, niscaya ia akan selamat dari gangguan 
orang — orang yang aniaya. 


2 Orang yang membaca Asma Allah ini 100 kali di tengah malam pada tanggal ke -14 bulan 
Gamariyah, Allah SWT akan mengaruniakan kecukupan kepadanya dan tidak berhajat kepada 
makhluk, Insya Allah. 


24. Al — Mu'izzu (Maha Menuliakan, Yang Memberikan Kemuliaan) 


2 Jika seseorang yang merasa kaya tanpa berharta, yang menjadi kuat tanpa senjata dan otot dan 
mampu mengesampingkan egonya dalam usahanya untuk membantu orang lain, harus 
berhadapan dengan musuh yang kuat dan teraniaya, maka dia dapat membaca Yaa Mu'izzu 
sesudah sholat malam pada hari minggu dan kamis. Dia akan terhindar dari rasa takut dan terlihat 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5367 


perkasa di mata musuh — musuhnya. 


2 Jika Asma Allah ini dibaca 40 kali setelah sholat maghrib setiap Senin dan Jumat, Allah SWT 
akan mengaruniakan kepada orang yang membacanya kemuliaan dan kehormatan, dan Allah 
akan menanamkan rasa takut ke dalam hati seluruh makhluk kepadanya, Insya Allah. 


25. Al — Mudzillu (Maha Menghinakan) 


2 Barang siapa membaca ism Yaa Mudzillu sebanyak 75 kali kemudian ia berdoa didalam 
sujudnya dan berkata, “Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan si Fulan”, niscaya ia akan bebas 
dari dalam penjaranya dan akan selamat dari gangguan orang — orang yang dengki dan aniaya. 


26. Al — Samii' (Maha Mendengar) 


2 Barang siapa membaca Yaa Samii' pada hari kamis sesudah sholat Dhuha sebanyak 50 kali 
atau 500 kali, maka ia akan menjadi seorang yang makbul doanya. 


2 Jika seseorang membaca Asma Allah ini sebanyak 100 kali pada hari kamis antara sholat 
sunnah dan sholat fardhu pada saat subuh, maka Allah SWT akan mengaruniakan rahmat 
istimewa kepadanya, Insya Allah. 


2 Jika seorang da'i atau penceramah di depan umum yang beriman bahwa Allah mendengar apa 
yang diucapkannya, membiasakan membaca Yaa Samii' sesering mungkin, niscaya kata -katanya 
akan sangat berpengaruh terhadap para pendengarnya. 


(Allah berfirman dalam salah satu hadis gudsi, “Tidaklah seorang hamba-Ku mendekati-Ku 
dengan terus menerus bersikap taat kecuali Aku akan mencintai-Nya dan jika Aku mencintainya 
maka Aku menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar dan menjadi lidahnya yang 
dengannya dia bicara dan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam.” 


27. Al — Bashiir (Maha Melihat, Yang Maha Melihat Segala Sesuatu) 


2 Orang yang membaca Yaa Bashiir sebanyak 100 kali setelah sholat jumat secara istiyamah, 
Allah WT akan mengaruniakan kepadanya penglihatan (mata) yang tajam dan cahaya dalam 
hatinya. Insya Allah. 


2 Jika suatu pekerjaan tidak diniatkan untuk diri sendiri melainkan karena Allah, kemudian orang 
tersebut membaca yaa Allaah yaa Bashiir sebanyak 100 kali sebelum sholat jumat, niscaya Allah 
akan menggembirakan orang itu dengan kasih sayang-Nya dan memberikannya keberhasilan 
dalam pekerjaan yang diniatkannya itu. 


(Allah juga telah memberikan kepada kita mata hati untuk melihat hal — hal yang lebih dalam 
daripada yang dapat ditangkap oleh penglihatan mata biasa, mata batin untuk melihat batin 
manusia. Mata itu disebutbashiirah. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, karena hanya Dia 
yang dapat melihat diri-Nya, tetapi dengan bashiirah kita dapat melihat diri kita sendiri.) 


28. Al — Hakam (Maha Menetapkan Segala Hukum) 

2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 99 kali pada akhir malam dalam 
keadaan wudhu dan mengkonsenterasikan pikiran maka Allah akan menjadikan batinnya sebagai 
tempat rahasia — rahasia ketuhanan dan hatinya akan dipenuhi dengan cahaya. 

(Tak perlu khawatir atas apa yang akan terjadi dan ada alasan untuk menyesali apa yang telah 
terjadi, sebab penyesalan tak akan mengubah apa — apa. Terimalah dan kepadamu akan 


diberikan keridhoan dan kedamaian. Alih — alih mempersoalkan keputusan Allah, jadilah hakim 
sejati bagi dirimu sendiri. Janganlah kau aniaya dirimu sendiri dan jangan pula membebaskan atau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5368 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memanjakan dirimu sendiri. Nilailah orang lain seperti halnya engkau menilai dirimu sendiri) 
29. Al — “Adi (Mah Adil) 


2 Barang siapa menulis (dengan za'faran atau dengan isyarat jari) Asma Allah ini di atas 20 
potong roti pada malam atau siang hari jumat, kemudian memakannya, maka Allah SWT akan 
menjadikan seluruh makhluk tunduk kepadanya, Insya Allah. 


30. Al — Lathiif (Maha Halus, Maha Lembut, Maha Mengasihi) 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini sebanyak 133 kali setiap hari, Allah SWT akan 
mengaruniakan kepadanya rezeki yang berlimpah. 


2 Siapa saja yang ditimpa kesulitan hendaknya berwudhu dengan benar kemudian mengerjakan 
sholat sunat dua rakaat, kemudian sambil meniatkan maksudnya dan membaca Asma Allah ini 
100 kali, maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya itu, Insya Allah. 


2 Membaca Yaa Lathiif sebanyak 129 kali akan menolong orang yang mengalami depresi dan 
stres. 


» Jika Seseorang biasa membaca Allaah Lathiifun bi 'ibaadih yarzug man yasyaa' wa huwa al- 
Gawiiyy al-'Aziiz (Allah Maha Lembut kepada hamba - hamba-Nya, Dia memberi rezeki kepada 
siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa) sebanyak 9 kali setiap, 
maka Insya Allah dia akan mendapatkan hari yang lebih mudah dan lebih bahagia. 


(Sering kali orang harus mengenal lawan kata dari sesuatu untuk memahaminya. Orang yang 
tidak pernah merasakan kesedihan, tidak akan mengenal kebahagiaan. Jika tidak ada yang buruk, 
kita tidak akan mengenal keindahan. Baik dan buruk sama pentingnya. Allah menunjukkan yang 
satu dengan yang lain, yang benar dengan yang salah, dan menunjukkan kepada kita akibat dari 
masing — masingnya.) 

31. Al — Khabiir (Maha Mengetahui) 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini selama 7 hari maka akan datang kepadanya 
ruhaniah (sebangsa malaikat) yang akan memberitahukan kepadanya berita — berita tentang 
kejadian yang berlansung pada tahun itu, atau berita tentang raja — raja atau berita tentang hati 
dan lain - lain. 


2 Barang siapa berada di dalam kekuasaan orang yang selalu menganiayanya, maka ia harus 
memperbanyak berdzikir dengan Asma Allah ini. 

2 Barang siapa yang hawa nafsunya tidak pernah terpuaskan hendaknya selalu membaca Asma 
Allah ini, Insya Allah ia akan segera terbebas dari hawa nafsu yang tak terpuaskan itu. 

2 Jika seseorang yang menderita perangai buruk dan sungguh - sungguh merasa malu serta ingin 
menghilangkannya, maka sangat berfaedah baginya untuk membaca yaa Khabiir sesering 
mungkin. 

2 Jika seorang beriman merasa cemas terhadap akibat dari suatu perbuatan, maka kepadanya 
akan diperlihatkan akibat dari perbuatannya itu di dalam mimpinya jika dia membaca ayat “alaa 
yalam man khalaga wa Huwa al-Lathiif al-Khabiir” (Apakah Allah yang menciptakan itu tidak 
mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan)? Dan Dia Maha Halus lagi Maha mengetahui) 
(Al-Mulk : 14) sebanyak beberapa kali hingga dia tertidur di malam hari. 

32. Al — Haliim (Maha Penyantun) 


2 Jika Asma Allah ini ditulis di kertas kemudian dituangkan air, lalu air tersebut dipercikkan atau 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5369 


diusapkan pada alat tukangnya, maka akan dapat menambah keberkahannya, jika disapukan 
pada sebuah kapal, maka kapal tersebut akan terhindar dari bahaya tenggelam dan dari segala 
marabahaya. 


2 Jika seseorang yang pemarah membaca yaa Haliim sebanyak 88 kali pada saat amarahnya 
nyaris memuncak, niscaya marahnya akan reda. 


2 Jika cinta salah seorang dari pasangan suami istri memudar, maka dengan menuliskan Asma 
Allah ini pada sebuah apel dan memakannya akan membantu mengembalikan rasa cinta itu. 


2 Jika Asma Allah ini dituliskan pada secarik kertas, lalu dilarutkan kedalam air dan air itu 
disiramkkan ke atas lahan atau kebun, maka Insya Allah tanahnya akan menghasilkan panen 
yang lebih baik. 


(Allah mencintai hati yang suci dan bersih, laksana cermin bersih memantulkan sifat — sifat-Nya 
yang indah. Allah mencintai sikap lemah lembut manusia haliim yang tidak mau mengutuk dan 
membalas, tetapi lebih suka menunggu dan berharap agar musuh — musuhnya berubah dan 
menjadi haliim dengan sendirinya.) 


33. Al - 'Azhiim (Maha Agung) 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 12 kali, niscaya ia akan selamat dari 
segala sesuatu. 


3 Orang yang sering berdzikir dengan Asma Allah ini, maka Allah SWT akan mengaruniakan 
kemuliaan dan kehormatan padanya, Insya Allah. 


2 Menurut sebuah hadist Nabi Muhammad SAW, jika engkau membaca“subhaana Allaah wa bi 
hamdih subhaana Allaah al-'azhiim astaghfirullah sebanyak 100 kali antara menyingsingnya fajar 
dan terbitnya matahari, tentu hal itu akan membantumu menjauhkan diri dari mengejar — ngejar 
keberhasilan duniawi, sebab keberhasilan duniawi yang akan mengejar dirimu. 


2 Jika engkau takut terhadap kejahatan musuh yang kuat dan kau bacayaa “Azhiim dzaa tsanaa 
al-fakhr wa al-'izz wa al-majd wa al-kibriyaa' falaa yadzillu 'izzuh (Wahai Yang Maha Besar yang 
memiliki pujian Kebanggaan dan Kekuatan, Kemuliaan dan Keagungan: yang kebesaran-Nya tidak 
direndahkan”) sebanyak 12 kali dan setiap satu kali engkau meniup dirimu sendiri, tentu engkau 
akan tahan terhadap kejahatan yang akan dilakukan musuhmu terhadap dirimu. 


(“Orang yang belajar, mengajarkan apa yang diketahuinya, dan mengamalkan ilmunya disebut 
“Abd al-'Azhiim di surga.” (Hadist Nabi Muhammad SAMI. 


Abd al-'Azhiim adalah orang yang kepadanya Allah memperlihatkan kebesaran-Nya yang 
sempurna. Dan dari kekuatan yang berasal dari kebenaran, dia melihat azab bagi para penentang 
kebenaran dan pahala bagi pembela kebenaran. Kehebatan dan kekuatannya berada di atas 
orang lain karena kebesaran batinnya dicerminkan oleh penampilan lahirnya) 


34. Al — Ghafuur (Maha Pengampun, Maha Mengampuni) 


» Jika Seseorang merasa berdosa dan oleh karenanya merasa berat di dalam hatinya, dengan 
membaca yaa Ghafuur sebanyak 100 kali setelah sholat jumat, penderitaannya akan hilang dan 
jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuni dosa itu. 


2 Barang siapa sering membaca Asma Allah ini maka malapetaka dan duka cita akan menjauh 
darinya, Insya Allah. Disamping itu Allah SWT akan memberikan keberkahan pada kekayaannya 
dan keturunannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5370 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Orang yang mengucapkan sebanyak tiga kali yaa Rabb Aghfirli Al -Ghafuur ketika sujud maka 
Allah SWT akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 


2 Barang siapa menuliskan Asma Allah ini diatas orang yang sakit demam, niscaya si pesakit 
akan sembuh. 


» Barang siapa menuliskan Sayyidul — Istighfaar lalu menghapuskannya dengan air dan 
diminumkannya kepada orang yang sedang kesulitan dalam menghadapi ajal sehingga lidahnya 
sulit mengucapkan kata — kata, maka akan mudahlah saat sakaratul-maut orang yang 
bersangkutan. Ini telah coba oleh banyak orang dan berhasil dengan baik. 


35. Asy — Syakuur (Maha Mensyukuri) 


2 Barang siapa menuliskannya bagi orang yang menderita sesak napas atau merasa letih 
badannya atau merasa berat tubuhnya, kemudian tulisan itu dihapus (dilunturkan)nya dengan air 
dan diminumkan kepda orang yang sakit itu, serta digunakan untuk mengusap badannya, niscaya 
Si pesakit akan sembuh dari penyakitnya berkat izin Allah SWT. Dan jika air tersebut diusapkan ke 
muka orang yang menderita lemah pandangan, niscaya ia akan mendapatkan keberkatannya. 


2 Barang siapa membaca Asma Allah ini setiap hari sebanyak 41 kali untuk mengatasi masalah 
keuangan, jasmani, ruhani, pikiran dan sebagainya. Insya Allah masalah tersebut akan segera 
teratasi. 


36. Al — “Aliiyy (Maha Tinggi) 


2 Seseorang yang membaca Asma Allah ini setiap hari secara istigamah dan membawa serta 
tulisan tersebut dalam badannya, maka derajatnya akan ditinggikan dan dikaruniai kemakmuran, 
dan semua hajatnya akan terpenuhi, Insya Allah. 


2 Barang siapa menuliskan Asma Allah ini atas seorang anak kecil, maka Allah SWT akan 
menyampaikannya kepada tingkat dewasanya: jika dituliskan kepada seorang bujang, maka ia 
akan dikumpulkan dengan keinginannya, dan kalau dituliskan kepada orang yang miskin, maka ia 
akan mendapatkan kekayaan berkat karunia Allah SWT. 

37. Al — Kabiir (Maha Besar) 

2 Jika seseorang dipecat dari jabatannya, hendaknya ia berpuasa selama tujuh hari dan setiap 
hari membaca yaa kabiir anta al-ladzii laa tahdi “uguul li washfi “azamatih (“Wahai Yang Maha 
Besaar Yang tak dapat dilukiskan akal”) sebanyak 1.000 kali, maka jabatannya tersebut akan 
kembali kepadanya, disamping itu ia akan memperoleh kemuliaan dan kehormatan, Insya Allah. 

2 Berkhasiat untuk membuka pintu ilmu pengetahuan dan makrifat bagi orang yang banyak 
berdzikir dengan Asma Allah ini. 

2 Barang siapa yang mempunyai banyak utang, kemudian ia berdzikir dengan membaca yaa 
kabiir anta al-ladzii laa tahdi 'uguul li washfi “azamatih (“Wahai Yang Maha Besaar Yang tak dapat 
dilukiskan akal”) sebanyak 1.000 kali, niscaya mereka akan mampu melunaskan utang — utangnya 
itu. 

38. Al — Hafiizh (Maha Pelestari, Maha Memelihara, Maha Melindungi) 

2 Barang siapa yang berdzikir dengan Asma Allah ini dengan istigamah atau menuliskannya dan 
membawanya di tempat yang menakutkan, maka ia akan selamat, sekalipun ia tidur di tempat 
binatang buas. 


» Jika seseorang mengenakan kalung bertuliskan nama yaa Hafiizh dan dia tidak lupa 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5371 ) 


membacanya paling sedikit 10 kali dalam sehari, niscaya ia akan selamat dari kekerasan, 
malapetaka, kehilangan dan hal — hal yang membawa madharat, Insya Allah. 


39. Al — Mugjit (Maha Pemelihara, Maha Memberi Rezeki dan Kekuatan) 


2 Barang siapa menuliskan Asma Allah ini atau membacakannya ke atas tanah, lalu tanah itu 
dibasahinya dan kemudian diciumnya, niscaya Allah akan menguatkannya dalam menahan rasa 
lapar. 


2 Orang yang hendak melakukan perjalanan yang sulit dan berbahaya dapat membaca yaa Mugiit 
sebanyak 7 kali di atas sebotol air, kemudian menuliskan Asma Allah ini pada botol tersebut 
sebanyak 7 kali pula. Selama dia minum dari botol itu di dalam perjalanannya, dia akan 
mendapatkan kekuatan untuk mengatasi berbagai kesulitan dan bahaya yang mungkin 
dihadapinya. 

2 Barang siapa meniupkan Asma Allah ini di sebuah wadah setelah dibaca sebanyak 7 kali, 


kemudian meminum airnya untuk dirinya atau untuk orang lain, atau bernafas dalam — dalam di 
atas wadah tersebut, maka semua hajatnya akan terpenuhi, Insya Allah. 


(Memilih yang haram tidak akan menambah rezekimu. Apa pun makananmu dan dari mana pun 
engkau mendapatkannya, itu hanya dapat menjadi bagianmu. Sarana tidaklah menciptakan 
rezeki. Bahkan alat tidak memberi rezeki. Sarana dan alat tak ubahnya pipa yang berasal dari 
Allah, Maha Pemberi Rezeki, kepada setiap makhluk. Makanan yang terdapat di dalam pipa 
tersebut mengalir sampai kematian menekan dari ujung pipa tersebut. Kematian tidak akan datang 
kepadamu sampai makananmu habis. Ia pasti datang kepadamu setelah suapan terakhirmu dan 
embusan napasmu yang penghabisan.) 


40. Al — Hasiib (Maha Penghitung) 


2 Barang siapa takut dikalahkan oleh temannya, menghadapi tetangga yang licik, orang yang iri 
hati, atau untuk menjaga rumah seseorang dari kerusakan maka ia harus membaca yaa Hasiib 
setiap hari sebelum matahari terbit dan sesudah matahari tenggelam sebanyak 70 kali. Maka 
sebelum satu minggu, Allah sudah menyelamatkannya dari rasa takutnya itu. Membaca Asma 
Allah ini hendaklah dimulai dari hari Kamis. 


2 Jika seseorang menuliskan nama ini pada botol dan memberi minum bayi yang sering menangis 
dari botol ini, niscaya tangisnya akan berhenti. 


(Ketahuilah bahwaa setiap menit yang berlalu tanpa keuntungan, setiap jam yang tidak engkau 
manfaatkan karena Allah, merawat mahkluk-Nya, atau mengingat-Nya, bersyukur kepada-Nya, 
memuji-Nya, mencermati apa yang tengah engkau kerjakan, adalah sebuah kerugian. Engkau 
tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali yang telah hilang, engkau tidak dapat 
menebus hari kemarin, bahkan sekiranya engkau habiskan sisa hidupmu. Hargailah hidupmu!!! 
Janganlah engkau sia — siakan dalam kemalasan, kelalaian dan mimpi. Buatlah perhitungan sejak 
saat ini sebelum engkau harus memperhitungkannya di hadapan Allah Al-Hasiib) 


41. Al — Jaliil (Maha Agung, Maha Tinggi dan Mulia) 


2 Barang siapa membaca atau menuliskan Asma Allah ini pada sehelai kertas dengan tinta misik 
dan za'faran, lalu dibawanya, maka Allah akan memberikan kewibawaan dan kebesaran kepada- 
Nya. 


42. Al — Kariim (Maha Dermawan, Maha Pemurah) 
2 Barang siapa memperbanyak dzikir dengan Asma Allah ini ketika hendak tidur dan dilakukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5372 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


secara rutin, maka Allah akan menanamkan sifat Karim kedalam hati orang — orang arif. 


2 Orang yang membaca yaa Kariim sebanyak 270 kali setiap hari akan terbebas sama sekali dari 
utang mereka. 


2 Barang siapa membaca astaghfirullaah yaa Kariim sering kali merasa aman dari hukuman Allah 
dan mengharapkan ampunan-Nya 


43. Ar — Ragiib (Maha Mengawasi, Maha Mengamati) 


2 Orang yang beriman yang telah diberikan karunia ihsaan, dikaruniai keyakinan yang kuat bahwa 
Allah melihat mereka setiap saat, membaca Asma Allah ini ditempat yang tersembunyi, maka 
mata hatinya akan melihat rahasia yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dia bahkan dapat 
memahami bahasa binatang, tumbuh — tumbuhan dan benda — benda mati. 

2 Jika seseorang lupa atau kehilangan sesuatu, membaca Asma Allah ini akan membantu orang 
itu untuk menemukannya kembali. 

2 Jika seseorang merasa takut terhadap tenung atau sihir yang ditujukan kepadanya, membaca 
nama ini sebanyak 312 kali sehari selama seminggu akan membantu sihir itu menjadi tak bertuah. 
2 Barang siapa menginginkan keluarganya dan hartanya dilindungi dari kerusakan dan bencana, 
hendaknya membaca Asma Allah ini setiap hari 7 kali dan meniupkan pada mereka. Hendaknya 
dia terus membaca Asma Allah ini kapan saja sehingga akan memperoleh perlindungan setiap 
saat. 

2 Barang siapa merasa khawatir terhadap janin yang dikandung oleh seorang ibu dari bahaya 
keguguran, maka hendaknya dibacakannya ke atas perut si ibu Asma Allah ini sebanyak 7 kali, 
maka Insya Allah si ibu akan terhindar dari keguguran. 

2 Barang siapa hendak berlayar dan ia merasa khawatir bahwa di antara keluarga yang 
ditinggalkannya ada yang berbuat tidak senonoh, maka hendaklah dibacakan Asma Allah ini 7 kali 
sambil memegang tengkuk mereka. Insya Allah apa yang dikhawatirkannya itu tidak akan terjadi. 
(Bagi orang yang miskin, berputus asa dan ragu — ragu terhadap kemurahan Allah juga 
berbahaya. Juga berbahaya bagi orang yang berdosa, seberapa besar pun dosanya, untuk 
meragukan kasih sayang dan kemurahan Allah) 

44. Al — Mujiib (Maha Mengabulkan) 

2 Orang yang senantiasa berdzikir membaca yaa Mujiib, maka doa — doanya akan dikabulkan. 


» Jika Seseorang membaca yaa Mujiib sebanyak 55 kali setelah mengerjakan sholat sunat, 
terutama ketika matahari terbit, maka kebutuhannya akan dipenuhi. 


? Membaca Asma Allah ini juga akan menghentikan desas — desus dan fitnah yang ditujukan 
kepada seseorang. 


45. Al - Waasi (Maha Luas) 


2 Berkhasiat mendatangkan kelapangan dan kedudukan, lapang dada dan terhindarnya ia dari 
sifat dendam dan tamak, serta mendatangkan sifat ganaa'ah bagi orang yang berdzikir 
dengannya. 


2 Barang siapa menginginkan kelimpahan harta benda, ketinggian ruhaniah, kecukupan dan tidak 
tergantung kepada siapa pun, hendaknya selalu berdzikir dengan Asma Allah ini. 


2 Orang — orang yang memiliki beban pekerjaan dan tanggung jawab yang berat yang rasanya 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5373 


tidak dapat mereka pikul akan beroleh kekuatan dan keringan jika mereka terus — menerus 
berdzikir dengan Asma Allah ini. 


2 Membaca yaa Waasi' sebanyak 170 kali dapat menyembuhkan seseorang dari depresi. 


(Ketahuilah bahwa pengetahuan Allah itu luas, menyeluruh dan di mana — mana. Engkau tidak 
dapat menyembunyikan apa pun dari-Nya. Kekuasaan-Nya mencakup segala, tak ada yang dapat 
menghindarnya, oleh karena itu berhati — hatilah terhadap perbuatan dosa dan maksiat) 


46. Al — Hakiim (Maha Bijaksana) 


2 Jika Seseorang merasa bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugas yang diembannya, 
atau jika semua usaha yang ditempuhnya mengalami kegagalan, kemudian dia tetap membaca 
Asma Allah ini, niscaya segalanya akan berubah menjadi lebih baik. 


2 Barang siapa terus menerus membaca yaa Hakiim, maka Allah akan membukakan baginya ilmu 
dan hikmah. 


2 Barang siapa memperbanyak dzikir dengan Asma Allah ini, niscaya Allah akan memalingkan 
dirinya apa — apa yang membahayakan dirinya dan akan membukakan baginya pintu hikmah. 


47. Al — Waduud (Maha Pecinta) 


2 Barang siapa membaca Asma Allah sebanyak 1.000 kali kemudian meniupkannya pada 
makanan, lalu makanan tersebut ia makan bersama — sama istrinya, maka perselisihan dan 
perbedaan di antara mereka segera teratasi. Cinta dan kasih sayang juga akan tertanam di hati 
mereka, Insya Allah. 


2 Jika seseorang menuliskan Asma Allah ini pada secarik kain sutra kemudian membawanya dan 
ingat untuk sering membacanya, niscaya orang — orang akan makin menyukainya. 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali, niscaya Allah akan 
mencintainya. Karena itulah para guru tarekat sering menganjurkan murid — muridnya agar 
berdzikir dengan Asma Allah. 


(Dengan mencintai-Nya, kita juga mencintai orang — orang yang dicintai - Nya, orang — orang 
yang mencintai — Nya, orang — orang yang mengajarkan firman — Nya dan kata — kata yang 
mereka ajarkan. Semua cinta adalah milik — Nya. 


Semua yang kita cintai itu fana, seperti halnya diri kita sendiri. Yang kekal adalah jiwa kita yang 
suci, karunia terbesar bagi kita dan pemilik jiwa itu yakni Pencipta kita. Kesadaran akan hal itu 
merupakan anugerah yang lebih besar dari semua yang kita miliki di dunia ini. Sebab jika Allah 
mencintai hamba-Nya, tentu Dia akan memberikan kepada orang tersebut pemahaman, 
kesadaran, iman dan rasa cinta kepada — Nya.) 


48. Al — Majiid (Maha Mulia) 
2 Jika seorang beriman yang memiliki sifat yang baik, yang terkena penyakit kulit, berpuasa pada 
tanggal 13 14 dan 15 bulan @amariyah dan ketika berbuka membaca yaa Majiid sebanyak 100 


kali, maka penyakitnya itu dapat tertolong. Cara ini juga menolong dalam kasus penyakit hati dan 
depresi. 


49. Al — Baa'its (Maha Membangkitkan) 


2 Jika seseorang mampu mengakui bahwa ia lalai dan gagal dalam menjalani hidup menurut 
ketentuan — ketentuan Allah, dan mengetahui bahwa dia tidak takut kepada azab Allah, tetapi 
masih menderita karena keadaan ini dan ingin mengubahnya, dia harus sering membaca Asma 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5374 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah ini, maka dia akan merasa takut, cinta dan berharap kasih sayang Allah dan mengubah jalan 
hidupnya. 

2 Jika seseorang dituduh secara sewenang — wenang, maka membaca Yaa Baa'its sebanyak 
7.070 kali akan menyelamatkannya. 


2 Barang siapa ketika hendak tidur meletakkan tangannya didadanya dan membaca Asma Allah 
ini sebanyak 101 kali, maka hatinya akan hidup dengan ilmu dan hikmah, Insya Allah. 


50. Asy — Syahiid (Maha Menyaksikan) 


2 Berkhasiat menjadikan orang yang berdzikir dengan Asma Allah ini kembali kepada kebenaran 
dari kebathilan. 


2 Orang yang berdosa karena berbuat maksiat kepada Allah dan dia benar — benar mengetahui 
bahwa dirinya melakukan hal yang salah akan dapat mengendalikan perbuatannya jika dia 
membaca yaa Syahiid sebanyak 21 kali tanpa putus. 


2 Jika Asma Allah ini dibacakan sambil meletakkan telunjuk pada tangan anak yang bandel, 
niscaya anak itu akan menjadi lebih penurut. 


2 Barang siapa yang menginginkan agar anak dan istrinya yang durhaka menjadi taat, hendaknya 
meletakkan tangannya di keningnya, kemudian membaca Asma Allah ini sebanyak 21 kali dan 
meniupkannya, Insya Allah mereka akan mentaatinya. 


(Dia lebih dekat kepada hamba — hamba-Nya daripada jiwa mereka sendiri. Dia memiliki cinta dan 
kasih sayang terhadap mereka yang jauh lebih besar daripada perhatian mereka terhadap diri 
mereka sendiri. Karunia-Nya tidak terbatas: tak ada akhir bagi rahmat-Nya) 


51. Al - Hagg (Maha Benar) 


2 Jika membaca laa ilaaha illaa Allaah al-Malik al-Hagg al-Mubiin (“Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Maha Raja, Kebenaran Yang Nyata) sebanyak 100 kali setiap hari, niscaya dia akan mendapat 
rezeki yang tidak diduga — duga. 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali setiap hari, maka akhlaknya 
akan menjadi baik. 


2 Orang yang menuliskan Asma Allah ini pada sehelai kertas persegi panjang pada keempat 
sudutnya, lalu diletakkannya pada telapak tangannya di waktu sahur, sambil mengangkatnya ke 
arah langit, niscaya Allah akan melindunginya dari apa yang disusahkannya. 

(Tawakkul, berserah diri kepada Allah, bukan berarti mengabaikan sebab — sebab dari suatu 
kejadian. Berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu dan akibatnya adalah sikap malas. 
Bertawakal kepada Allah merupakan salah satu kewajiban dalam Islam, sedangkan sikap malas 
adalah dosa) 


52. Al — Wakiil (Maha Memelihara, Maha Mencukupi) 


2 Barang siapa memperbanyak dzikir dengan Asma Allah ini, niscaya Allah akan membukakan 
baginya pintu — pintu kebaikan dan rezeki. 


2 Jika seseorang yang bertawakal kepada Allah berada dalam bahaya bencana alam atau tengah 
di serang musuh, membaca Asma Allah ini secara terus menerus sebanyak 66 kali, niscaya dia 
akan selamat. 


» Rasulullah SAW bersabda, “Jika engkau membaca Hasbiiyallaah laa ilaaha illaa huwa 'alayh 
tawakkaltu wa huwa rabb al-'arsy al-'azhiim( Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5375 


hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dialah Tuhan yang memiliki Arasy Yang Agung' Iat- 
Taubah :129| ) diwaktu pagi dan malam hari, maka Allah akan menjadi wakilmu dan akan 
membimbing urusanmu di dunia ini dan di akhirat dengan bimbingan yang terbaik bagimu”. 


53. Al — Gawiyy (Maha Kuat) 


3 Orang yang dizalimi hendaknya membaca Asma Allah ini sebanyak —- banyaknya untuk 
menghentikan kezalimannya. Maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Insya Allah. 


2 Orang yang membaca Asma Allah ini sebanyak 116 kali setiap hari, jika mereka lemah atau 
lelah karena melaksanakan sholat lima waktu, maka mereka akan mendapatkan kekuatan dan 
senang melaksanakan sholat itu. 


2 Jika seseorang menderita selama melaksanakan perjalanan yang sulit dan berbahaya membaca 
Asma Allah ini, niscaya mereka tidak akan merasakan penderitaan itu. 


2 Jika seseorang memasuki tempat atau keadaan yang berbahaya, mana membaca bi ism Allaah 
al-Rahmaan al-Rahiim wa laa hawla wa laa guwwata illaa bi Allaah Al-'Aliyy Al-'Azhiim (“Dengan 
nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan tak ada daya dan tak ada upaya 
selain Allah Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar”) akan menghilangkan bahaya atau memberi 
orang itu kekuatan untuk menghadapinya. 


(Seorang hamba harus mengharapkan agar semua kebaikan dan keindahan datang dari Allah, 
dan hanya takut kepada azab Allah. Dengan demikian semua rasa takut yang lain hilang dari hati 
hamba — hamba yang telah tertambat kepada Tuhan mereka) 


54. Al — Matiin (Maha Kukuh, Maha Sempurna Kekuatannya) 

2 Jika seorang yang beriman menydari bahwa dirinya sendiri merupakan seorang yang zalim lagi 
berperangai buruk, dan ingin meninggalkan sifat buruk itu, maka hendaknya dia membiasakan 
membaca Asma Allah ini sebanyak 500 kali setiap hari, niscaya akan membantunya untuk menjadi 
orang yang lebih baik. 

2 Jika seorang ibu kekurangan air susu untuk bayinya, maka jika dia minum dari cangkir yang 
bertuliskan yaa Matiin maka air susunya akan bertambah. 


2 Barang siapa membacakan Asma Allah ini pada anak perempuan kecil atau anak laki — laki kecil 
sebanyak 10 kali, niscaya anak tersebut tidak akan berbuat durhaka. 


55. Al — Waliyy (Maha Melindungi, Maha Menolong dan Mengendalikan) 


2 Jika seorang beriman membaca Asma Allah ini sebanyak 700 kali pada malam jumat, maka 
semua rintangan material dan spiritual akan hilang. Mudah — mudahan orang seperti itu melihat 
hakikat yang sebenarnya dan makna segala sesuatu. 


2 Dalam perkawinan yang salah satu pasangannya memiliki sifat suka bertengkar, jika pasangan 
lain mengingat Asma Allah ini ketika mereka sedang bertengkar niscaya pertengkaran itu tidak 
akan berubah menjadi perkelahian. 


2 Jika seseorang memiliki istri yang perilakunya buruk, hendaknya Asma Allah ini dibaca terus — 
menerus ketika berada di hadapannya, Insya Allah perilakunya akan menjadi baik. 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini pada malam jumat sebanyak 1.000 kali, nicaya 
Allah akan memberikan wilayah (kepemimpinan) kepadanya dan akan di hisab dengan hisab yang 
mudah. 


(Para wali Allah mempunyai mata yang diterangi oleh, dan melihat dengan, cahaya Tuhan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5376 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mereka menarik pelajaran dari semua yang mereka dengar dan lihat. Cahaya Tuhan memancar di 
wajah mereka: siapa pun yang melihatnya menjadi ingat kepada Allah) 


56. Al — Hamiid (Maha Terpuji) 


2 Jika seseorang yang membaca yaa Hamiid dalam keadaan menyendiri sebanyak 93 kali selama 
45 hari, maka kebiasaaan dan sifat — sifatnya yang buruk akan berubah menjadi baik. Insya Allah. 


2 Jika seorang yang keimanan, ibadah dan sifatnya sejalan dengan seorang muslim membaca 
Asma Allah sebanyak 99 kali setelah sholat subuh, Allah akan menerangi hati orang tersebut pada 
hari itu. 


2 Jika seseorang membaca Asma Allah ini sebanyak 66 kali setelah sholat subuh dan sholat isya, 
maka Allah akan memperindah ucapan dan perbuatannya. 


2 Jika seseorang membaca Asma Allah ini sebanyak 100 kali setiap setelah melaksanakan sholat 
lima waktu, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam golongan hamba -— hamba-Nya yang 
saleh yang akan dicintai dan akan dilayani oleh semua orang dan setiap makhluk hidup 


2 Jika seseorang memiliki mulut yang kotor, dengan menuliskan yaaHamiid pada sebuah gelas 
dan minum dari gelas ini secara teratur, maka ucapannya akan menjadi baik. 


(Setan dan setan diri seseorang, hawa nafsu, adalah pencuri yang beroperasi di dalam kegelapan 
dan masuk ke dalam rumah yang gelap. Mereka tidak akan masuk ke dalam rumah Tuhan, hati 
yang disinari oleh cahaya iman. Pintu menuju hati adalah pikiran: cahaya pintu itu adalah ilmu. 
Cahaya itu menghalangi jahatnya kebodohan, khayalan, kemunafikan dan kesombongan. Jika 
cahaya jiwa adalah kesadaran, maka kegelapannya adalah kelalaian.) 


57. Al — Muhshiy (Maha Pencatat, Maha Memperhitungkan Setiap Amalan) 


2 Orang yang membaca Asma Allah ini sebanyak 20 kali setiap hari kemudian meniupkan di 20 
potong roti kemudian dimakan, Allah akan menjadikan seluruh makhluk tunduk kepadanya, Insya 
Allah. 

2 Bagi orang yang mengalami kesulitan dalam memahami apa yang mereka dengar atau dalam 
mengingat sesuatu, membaca Asma Allah ini sebanyak 148 kali akan membantu. Membaca Asma 
Allah ini juga memberikan dorongan kepada manusia untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri. 
(Barang siapa menyekutukan Allah, berarti dia telah melakukan satu — satunya dosa yang tidak 
dapat dimaafkan.) 


58. Al — Mubdi'u (Maha Memulai Segala Sesuatu) 


2 Jika seseorang ragu — ragu dalam menetapkan keputusan yang akan diambilnya, maka dengan 
membaca Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali dia akan dapat memutuskan dengan cepat. 


2 Barang siapa yang meletakkan tangannya di perut istrinya yang sedang hamil, kemudian 
membaca yaa Mubdi'u sebanyak 99 kali pada waktu sahur, maka istrinya tidak akan keguguran 
dan anaknya tidak akan lahir premature, Insya Allah. 


59. Al — Mu'iid (Maha Mengulangi Kejadian) 


2 Jika ada seseorang yang hilang, hendaknya Asma Allah ini dibaca 70 kali disetiap sudut 
rumahnya pada malam hari ketika semua orang telah tidur. Maka ia akan kembali setelah 7 hari 
atau diketahui keberadaannya dalam waktu tersebut. Insya Allah 


2 Berkhasiat untuk mengingatkan hafalan yang terlupa jika berdzikir dengan Asma Allah ini. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5377 


2 Barang siapa membaca Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali, maka akan hilanglah 
kebingungannya dan akan ditunjukkan ke jalan kebenaran. 


2 Jika seseorang yang kehilangan alat rumah tangga atau barang yang berharga membaca Asma 
Allah ini sebanyak 77 kali pada keempat dinding rumah di keheningan malam setelah semua 
orang tertidur, berita mengenai orang yang mencuri atau barang yang hilang akan mengembalikan 
barang tersebut. 


(Abd al-Mu'iid adalah orang yang didalam dirinya Allah telah menempatkan pengetahuan 
mengenai rahasia bahwa segala sesuatu terus — menerus diciptakan kembali) 


60. Al — Muhyii (Maha Memberi Kehidupan) 


2 Barang siapa yang berdzikir dengan Asma Allah ini keatas badannya, maka ia akan terhindar 
dari penjara dan tenggelam. 


2 Orang yang sakit hendaknya membaca Asma Allah ini terus - menerus. Dapat juga dibacakan 
orang lain kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit, Insya Allah kesehatannya akan pulih. 


2 Jika seseorang menderita karena menjadi budak hawa nafsunya selalu membaca Asma Allah ini 
hingga ia tertidur karena kecapaian maka dia akan dapat mengendalikan nafsu jahatnya. 


2 Jika membaca Asma Allah ini sebanyak 68 kali setiap hari maka Allah akan menghiasi hati 
mereka dengan cahaya iman dan ilmu dan akan memberikan kepada mereka kemauan untuk 
menolong orang lain yang tengah membutuhkan pertolongan. 

2 Jika seorang beriman menderita sakit keras membaca Asma Allah ini sebanyak 68 kali setelah 
sholat wajib, niscaya dia akan sembuh. 

(Derajat pengetahuan paling rendah bagi seseorang adalah kesadaran dan pengenalan terhadap 
diri sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri tidak sadar akan eksistensinya mungkin 
sama dengan orang mati. Ucapan bangkai hidup yang tidak sadar adalah mati dan mematikan: 
menjauhlah dari mereka!) 

61. Al — Mumiit (Maha Mematikan Makhluk-Nya) 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini, maka jiwanya akan patuh melakukan amal 
kebaikan. 

2 Orang yang tidak dapat mengendalikan nafsunya hendaknya meletakkan tangannya di dadanya 
dan terus — menerus membaca Asma Allah ini hingga ia tertidur, Insya Allah ia akan diberi 
kekuatan untuk mengendalikan nafsunya. 

2 Membaca Asma Allah ini akan membantu seseorang mendapatkan persahabatan dengan orang 
beriman dan memperoleh kemenangan atas musuh. 


62. Al — Hayy (Maha Hidup) 


2 Orang yang ingin memperoleh kesehatan hendaknya membaca Asma Allah ini sebanyak 3.000 
kali setiap hari. 


2 Jika orang yang sakit menuliskan Asma Allah ini dengan misik dan air mawar dalam sebuah 
wadah kemudian membasuh tulisan tersebut dengan air lalu diminum, maka sakitnya akan 
sembuh, Insya Allah. Dapat juga air itu diberikan kepada orang lain yang sakit. 


2 Seorang beriman yang membaca Asma Allah ini secara terus — menerus, Insya Allah, akan 
berumur panjang dan hidup berbahagia. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5378 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Jika seseorang sangat tertekan dan merasa sangat kesulitan, maka dengan membaca Asma 
Allah ini sebanyak 500 kali setiap hari sebelum matahari terbit, dia akan mendapatkan 
kedamaikan. 


2 Barang siapa membaca Asma Allah ini sebanyak 300.000 kali, maka dia tidak akan menderita 
sakit selama — lamanya. 


63. Al — @ayyuum (Maha Mandiri) 


2 Barang siapa yang membaca yaa Hayyu yaa G@ayyuum sejak terbit sampai naiknya matahari, 
maka ia akan mendapatkan rasa senang dalam dirinya yang tak terhingga. 


2» Barang siapa yang berdoa dengan Asma Allah ini di lautan luas, maka Allah akan 
menyelamatkannya dari bahaya tenggelam. 


2 Orang yang membaca Asma Allah ini sebanyak — banyak nya dalam keadaan menyendiri maka 
akan menjadi sejahtera dan kaya. 


2 Jika orang yang menghabiskan banyak waktunya yang berharga untuk tidur , maka sebelum 
tertidur hendaklah dia membaca Alif laam miim, Allaahu laa ilaaha illaa huw al-Hayy al-Gayyuum 
(“Alif Laam Miim, Allah tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Yang Ada dengan 
Sendirinya” (Al-Bagarah : 225) ) maka kantuknya akan hilang. 


2 Jika orang yang menderita insomnia membaca waa tahsabuhum aigaazhan wa hun ruguud 
(“Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur”) fadharabnaa 'alaa aadzaanihim fii 
al-kahf siniin 'adadan (“.....Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu '), ketika 
akan tidur maka dia akan bisa tidur. 


2 Orang yang memiliki kesulitan dalam menghafal dapat membiasakan membaca Asma Allah ini 
16 kali sehari di tempat yang sepi, maka dia akan dapat mengatasi kesulitan itu. 

64. Al — Waajid (Maha Kaya) 

2 Barang siapa membaca Asma Allah ini pada setiap suap makanannya, niscaya hatinya diberikan 
kekuatan dan cahaya oleh Allah. 


2 Seorang beriman yang membiasakan diri berdzikir dengan Asma Allah ini sesering mungkin 
akan dapat membantunya menemukan apa yang ingin dia temukan dan menjaga apa yang telah 
ditemukannya. 


(Orang yang beriman bersyukur atas kehidupan yang telah mereka terima. Mereka mewujudkan 
rasa Syukur mereka kedalam perbuatan dengan melayani makhluk ciptaan Allah karena Allah, 
dengan selalu bekerja keras seolah — olah mereka tidak akan pernah mati.) 


65. Al — Maajid (Maha Mulia, Maha Agung dan Tinggi) 
2 Barang siapa yang berdzikir dengan Asma Allah ini sampai larut dalam keasyikannya, niscaya 
Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya. 


2 Orang yang beriman membaca Asma Allah ini sebanyak 465 kali sepanjang siang dan 465 kali 
sepanjang malam maka kata — katanya akan dipahami oleh orang lain sesuai dengan yang 
dimaksudkannya. Sifatnya membaik. Dia dicintai dan dihormati. Dia bahkan dapat memahami 
bahasa hewan dan tumbuhan dan mereka juga dapat memahaminya. 


66. Al — Waahid (Maha Esa) 


2» Barang siapa menginginkan agar perasaan ketergantungan terhadap makhluk keluar dari 
hatinya, hendaknya membaca Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali setiap hari dan dilenyapkan 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5379 


Allah rasa takutnya yang merupakan asal semua bencana di dunia dan di akhirat. 


2 Barang sipa menginginkan agar anaknya taat dan shaleh hendaknya menuliskan Asma Allah ini 
(di kertas, kain dsb) dan tulisan ini selalu dibawa kapan saja dan dimana saja. 


2 Jika seseorang yang ditimpa khayalan jahat, rsa takut yang tidak beralasan terhadap segala 
sesuatu dan berat hati, hendaknya mengambil air wudhu dan membaca Asma Allah ini sebanyak 
1.000 kali di tempat yang sunyi, niscaya dia akan sembuh. 


2 Jika seorang beriman yang menghadapi bahaya dari orang yang sangat zalim membaca yaa 
Waahiid al -Baagii awwala kulli syai' wa aakhirah (Wahai Engkau Yang Esa, Yang Kekal di awal 
segala sesuatu dan di akhirnya”) sebanyak 500 kali setelah sholat dzuhur, maka dia akan selamat. 


(Dialah Yang Esa dalam nama-Nya yang indah, tak ada yang dapat disifati dengannya selain Dia. 
Siapa pun yang mempersamakan sesuatu yang lain dengan-Nya adalah berdosa dengan dosa 
yang tidak dapat diampuni yakni menyekutukan Dia dengan sesuatu yang lain. Dialah satu — 
satunya yang berhak disembah. Keesaan-Nya tidak dapat dibagi — bagi. Dialah keseluruhan tanpa 
bagian — bagian.) 


67. Al — Ahad (Maha Satu) 


2 Barang siapa membaca Asma Allah ini dalam keadaan memiliki wudhu sebanyak 19 kali setelah 
sholat subuh, maka semua doanya akan dikabulkan, Insya Allah. 


2 Jika seseorang yang duduk sendirian ditempat yang sunyi membaca Asma Allah ini sebanyak 
1.000 kali, merenung artinya dan mencoba merasakan kesatuan pada wujudnya, beberapa hal 
mengenai inti batin dapat dimanifestasikan. 


68. Ash — Shamad (Maha Dibutuhkan) 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh dan sebelum 
matahari terbit dalam keadaan sujud, akan tampaklah bekas — bekas kebenaran padanya, akan 
dilindungi dari berbohong, perilaku haram maupun dari permusuhan orang lain dan akan membaik 
sifat dan imannya. 


2 Barang siapa yang mengucapkan Asma Allah ini terus — menerus dan dalam keadaan memiliki 
wudhu, ia segera tidak akan memiliki ketergantungan kepada seluruh makhluk. 


2 Jika seseorang memerhatikan orang lain yang tengah berada di bawah pengaruh orang jahat, 
dan melakukan perbuatan dosa, dia boleh berpuasa secara berturut — turut pada hari kamis, jumat 
dan sabtu dan berbuka tanpa makan daging atau produk — produk susu, kemudian membaca yaa 
Shamad sebanyak 100 kali diatas makanan atau minuman dan diberikan kepada orang yang 
sedang dalam kesulitan itu, maka hal itu akan membantunya untuk bertobat dari perbuatan yang 
salah dan menyelamatkannya dari pengaruh — pengaruh jahat. 


(Allah yang Memenuhi semua kebutuhan selalu ada, mengetahui kebutuhanmu sebelum engkau 
mengetahuinya, memenuhi kebutuhanmu sebagaimana mestinya, bukan dengan cara yang kau 
kira bagaimana seharusnya kebutuhan itu terpenuhi) 


69. Al — Gaadir (Maha Kuasa) 


2 Barang siapa yang setelah mengerjakan sholat dua rakaat membaca Asma Allah ini sebanyak 
100 kali, Allah akan merendahkan dan menghinakan musuh — musuhnya (asalkan ia tidak zalin) 


2 Apabila Asma Allah ini dibaca 41 kali sebelum mengerjakan tugas yang sulit, maka kesulitan itu 
akan hilang, Insya Allah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5380 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Jika seorang beriman membaca Asma Allah ini kerika sedang membasuh setiap anggota 
badannya dalam berwudhu, niscaya kepada anggota badannya itu akan diberikan kekuatan. 


2 Orang yang menderita karena cintanya ditolak hendaknya terus menerus membaca Asma Allah 
ini sebanyak 305 kali, maka mungkin orang yang dicintai akan membalas cintanya atau 
penderitaannya akan berakhir. 


(Al-Gaadir memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Kemampuan-Nya untuk membuat sesuatu 
menjadi terjadi, Kekuasaan-Nya untuk membuat dan mencipta hanya memiliki sebuah syarat, 
yaitu kehendak-Nya.) 


70. Al — Mugtadir (Maha Menentukan) 


2 Barang siapa yang terus menerus membaca Asma Allah ini sebanyak 744 kali setelah bangun 
tidur, Allah akan mengatur urusannya sebagaimana yang ia kehendaki, sehingga ia tidak perlu lagi 
mengatur dirinya. 


71. Al — Mugaddim (Maha Mendahulukan) 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini sebanyak — banyaknya pada saat perang atau 
jihad, Allah akan memberikan keberanian kepadanya dan ia akan selamat dari musuhnya. 


2 Orang yang membacanya secara terus menerus akan menjadi tunduk dan patuh kepada Allah 
SWT. 


2 Orang yang mengetahui tuntutan hawa nafsu dan keadaan jiwanya, dan yang mengetahui 
bahwa hawa nafsu menariknya ke bawah menuju tanah karena ia diciptakan dari tanah, 
sedangkan jiwanya menarik keatas menuju langit karena ia berasal dari arah itu, dapat 
membiasakan membaca Asma Allah ini sebanyak 148 kali setiap hari. Orang itu akan diberikan 
kearifan untuk memilih prioritaasnya di dalam hidup ini maupun kehendak untuk melaksanakan 
kewajiban — kewajiban kita untuk akhirat tepat pada waktunya, dan akan mencapai keberhasilan 
pada keduanya. 


72. Al — Mu'akhkhir (Maha Mengakhirkan) 


2 Orang beriman yang membiasakan membaca Asma Allah ini sebanyak 100 kali sehari menjadi 
mampu melihat kesalahan mereka dan bertobat. 


2 Jika orang yang bertobat membaca Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali, Insya Allah tobat 
mereka akan diterima. Tanda diterimanya tobat adalah menguatnya keinginan mereka untuk 
melaksanakan sholat. 


2 Jika seseorang ingin mencegah orang zalim dari mendapatkan pangkat yang tinggi, maka 
hendaklah dia membaca Asma Allah ini sebanyak 1.446 kali sebelum matahari terbit selama tujuh 
hari berturut — turut. Dengan kehendak Allah dia mampu mencegahnya. 


(Allah bereksistensi dengan sendirinya. Eksistensi-Nya tidak bergantung kepada selain diri-Nya 
sendiri dan Dia Maha Tinggi dari segala eksistensi yang lain. Dialah yang memberikan apa yang 
diperlukan bagi eksistensi segala sesuatu.) 


73. Al — Awwal (Maha Awal, Yang Tidak Berpermulaan) 


2 Barang siapa yang menginginkan anak laki - laki hendaknya membaca Asma Allah ini sebanyak 
40 kali setiap hari selama 40 hari. Maka keinginannya akan terkabul. 


2 Jika seorang musafir membaca Asma Allah ini 1.000 kali pada hari jumat ia akan segera kembali 
kerumah dalam keadaan selamat dan sehat. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5381 ) 


2 Orang yang memiliki banyak persoalan atau kehilangan kekasih hatinya harus membaca yaa 
Awwal sebanyak 1.000 kali selama 40 jumat berturut — turut. Keinginan mereka akan terpenuhi. 


14. Al — Aakhir (Maha Akhir) 


2 Barang siapa yang ingin agar cinta kepada Allah tertanam kuat dalam hatinya, cinta kepada 
selain Allah hilang dari hatinya, dosa — dosanya di ampuni dan mati dalam keadaan beriman 
hendaknya ia membaca Asma Allah ini 1.000 kali setiap hati. 


2 Kaum beriman yang membaca Asma Allah ini sebanyak 100 kali sehari akan berhenti 
membodohi diri mereka sendiri dan melihat kebenaran. 


2 Jika seseorang sedang diserang oleh musuh dan membaca ya Aakhir sebanyak 800 kali, 
niscaya si penyerang akan mundur. 


2 Membaca Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali setiap hari jumat akan membantu meningkatkan 
rezeki seseorang. 


(Sifat “Yang Pertama” dan “Yang Terakhir” harus dibaca, disebut dan diingat secara bersamaan 
karena artinya laksana sebuah lingkaran dimana awal dan akhir adalah satu) 


15. Azh — Zhaahir (Maha Nyata) 


2 Jika Seorang beriman memiliki niat baik dan berupaya keras untuk mewujudkannya, maka 
hendaklah dia melakukan sholat sunat dua rakaat kemudian membaca Huwa al-Awwal wa al- 
Aakhir wa al-Zhahir wa al Baathin wa huwa bi kull syay' “Aliim (“Dialah Yang Pertama dan Yang 
Akhir, Yang Tampak dan Yang Tersembunyi dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu”) 
sebanyak 145 kali. Dia akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh apa yang 
diinginkannya. 

2 Membaca Asma Allah ini memampukan seseorang untuk melihat segala sesuatu yang 
sebelumnya tersembunyi. 


» Jika Seseorang memiliki kesulitan dan tidak mengetahui jalan keluarnya, maka setelah 
mengerjakan shalat isya hendaklah dia mengerjakan sholat sunat dua rakaat lalu membaca yaa 
Zhaahirsebanyak 1.006 kali, seraya memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan keluar dari 
masalah tersebut. Jalan keluarnya akan diperlihatkan kepadanya dalam mimpi. 


2 Orang yang membaca Asma Allah sebanyak 500 kali setiap hari setelah matahari terbit, Allah 
akan memberikan kepadanya pandangannya dan hatinya di penuhi cahaya. 

716. Al — Baathin (Maha Tersembunyi) 

2 Jika kaum beriman membiasakan diri membaca Asma Allah sebanyak 33 kali dalam sehari 
maka alam batin mereka akan menjadi terang, mata hati mereka akan terbuka, mereka akan mulai 
melihat Hakikat yang sebenarnya dan memahami makna segala sesuatu, atas izin Allah. Mereka 
akan memperoleh kedamaian, ucapan mereka akan menjadi manis dan bermanfaat. Mereka akan 
dicintai dan dihormati oleh orang lain. 

2 Barang siapa yang senantiasa membaca huwal awwalu wal aakhiru wazh zhahiru wal baathinu 
wa huwa bikulli syai'in gadiir setelah mengerjakan sholat 2 rakaat, maka semua hajatnya akan 
terpenuhi, Insya Allah. 

2 Khasiat ism Al — Baathin yaitu untuk mendapatkan rasa tenteram bagi orang yang berdzikir 
dengannya, setiap hati tiga kali dan tiap — tiap kali sesaat lamanya. 


71. Al — Waaliy (Maha Memerintah, Yang Menguasai Segala Urusan) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5382 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini berulang — ulang, ia akan diselamatkan dari 
bencana yang tidak diinginkan. 


2 Jika Asma Allah ini ditulis di gelas atau wadah keramik, kemudian gelas atau wadah tersebut 
diisi dengan air, dan air itu dipercikan di rumah, maka rumah tersebut akan diselamatkan dari 
bencana, Insya Allah. 


2 Jika seseorang bermaksud menundukkan orang lain, hendaknya ia membaca Asma Allah ini 11 
kali. 


2 Jika seorang beriman yang memikul tanggung jawab kekuasaan membaca Asma Allah ini 
sebanyak 1.000 kali setiap hari jum'at demi kebaikan rakyat yang beras di bawah kekuasaannya, 
maka ucapannya akan berfaedah bagi mereka. Mereka juga akan menjadi lebih bersyukur, hormat 
dan patuh padanya. 


18. Al — Muta aaliy (Maha Tinggi) 


2 Jika seorang beriman yang diturunkan dari jabatannya padahal dia tidak bersalah, kemudian 
membaca Asma Allah ini sebanyak 540 kali, maka dia akan memperoleh kembali jabatannya itu 
atau dinaikan jabatannya yang lebih dari orang lain dengan kualifikasi yang sama. 


2 Seseorang yang akan melakukan wawancara hendaknya membaca Asma Allah sebanyak 540 
kali, akan membantu orang tersebut untuk menjadi lebih efektif. 


3» Orang yang sering membaca Asma Allah ini, segala permasalahannya akan segera 
terpecahkan. 


2 Wanita yang membaca Asma Allah ini sebanyak — banyaknya akan terbebas dari rasa sakit, 
Insya Allah. 


(“Orang yang membaca Al — Guran dan tidak mengamalkan apa yang dibacanya laksana orang 
yang tidak pernah melihat Al —- @uran. Orang yang memandang wajah orang tuanya dengan 
marah, meskipun dia melayani keduanya dengan tekun, berarti dia tidak mengurus mereka. Aku 
tidak dapat berbuat apa — apa terhadap orang — orang semacam itu dan mereka juga tidak dapat 
berbuat apa — apa terhadapku” (HADIST NABI) ) 


19. Al — Barr (Maha Baik, Maha Kebajikan) 


2 Barang siapa yang kecanduan minuman keras, berzina atau perbuatan maksiat lainnya, 
hendaknya membaca Asma Allah ini 700 kali setiap hari, Insya Allah ia akan mendapatkan 
hidayah dari Allah. 


2 Jika Asma Allah ini dibaca sebanyak — banyaknya maka akan sangat manjur untuk 
menghilangkan cinta dunia. 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini 7 kali kemudian meniupkannya pada anaknya 
segera setelah lahir, Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada anaknya dari bencana 
hingga dewasa. 


2 Untuk mendatangkan kebajikan di dalam segala yang ada bagi orang yang berdzikir dengannya. 


2 Orang — orang yang lumpuh dan terus menerus membaca Asma Allah ini sebanyak 202 kali 
setiap hari akan mendapatkan kesembuhan, keringanan atau ketabahan untuk menanggung 
penyakit mereka. 


2 Orang — orang yang sedang berada di tengah laut ketika terjadi badai akan selamat jika mereka 
terus menerus membaca Asma Allah. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5383 


(Orang munafik laksana ruangan yang sudah digunakan. Bagian luarnya tampak bersih tetapi 
bagian dalamnya kotor) 


80. At — Tawwaab (Maha Penerima Taubat) 


» Barang siapa yang menginginkan agar Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat, 
hendaknya membaca Asma Allah ini 360 kali setiap hari setelah sholat Dhuha. 


2 Jika Asma Allah ini dibaca 10 kali dihadapan seorang yang zalim, orang yang membacanya 
akan segera terbebas dari kezalimannya, Insya Allah. 


2 Orang beriman yang tidak dapat berhenti melakukan kesalahan, tetapi dia menyadarinya, dan 
dipenui perasaan bersalah, hendaknya membaca Asma Allah sebanyak 400 kali pada pagi hari. 
Pada suatu hari dia akan merasakan bahwa tobatnya diterima. Tanda diterimanya tobat adalah 
bahwa seseorang tidak dapat lagi melakukan perbuatan dosa itu, dan ingatan akan dosa itu hilang 
dari pikirannya. 

81. Al — Muntagim (Maha Pembalas) 


2 Jika seorang beriman dizalimi oleh musuh Allah yang layak dijatuhi hukuman, maka dengan 
membaca yaa Muntagim yaa @ahhaarsebanyak 1.000 kali selama satu hari, maka kekuatan si 
zalim itu akan musnah. 


2 Barang siapa yang tidak berbuat zalim dan ingin membalas musuhnya tetapi tidak memiliki 
kekuatan untuk melakukannya, hendaknya membaca Asma Allah ini terus — menerus selama 3 
jumat, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. 


(Banyak kemalangan yang menimpa manusia merupakan akibat dosa mereka yang tak mengenal 
tobat. Jika engkau mengeluh terhadap kesulitan ini, maka kesulitan tersebut justru akan 
bertambah. Tetapi, jika engkau menerimanya, memandangnya sebagai kehendak Allah, dan 
tunduk maka Allah akan mempertimbangkan sikap tunduk itu sebagai penghapus dosa - dosamu 
dan sebagai tobat yang sesungguhnya, sehingga kesulitan itu pun akan sirna.) 


82. Al - 'Afuww (Maha Pemaaf, Maha Mengampuni) 


2 Barang siapa memperbanyak dzikir dengan Asma Allah ini, niscaya Allah akan membukakan 
baginya pintu maaf dan ampunan — Nya. 


2 Seorang beriman yang membaca Asma Allah ini sebanyak 166 kali sehari akan mampu dalam 
mengendalikan keinginan jahat hawa nafsunya. Sifatnya akan membaik dan orang — orang akan 
memaafkan kesalahannya. 


2 Ingat untuk membaca Asma Allah ini ketika tengah berada di ambang kemarahan yang tak 
terkendali dan diikuti dengan membaca salawat kepada nabi Muhammada SAW akan membantu 
meredakan amarah seseorang. 


2 Orang yang tengah menghadapi hakim yang akan menjatuhkan hukuman atas kesalahan yang 
telah dilakukannya, hendaklah membaca nama ini sebanyak 166 kali, maka hukumannya akan 
dibatalkan atau dikurangi. 

83. Ar — Ra'uuf (Maha Pengasih) 

2 Orang beriman yang membaca Asma Allah ini sebanyak 286 kali sehari akan memiliki hati yang 
penuh dengan kemurahan dan kepedulian terhadap orang lain, dan perasaan ini akan bersifat 


timbal balik. Orang tersebut juga akan diberi jalan untuk menolong orang yang sedang 
membutuhkan pertolongan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5384 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 10 kli ketika sedang dilanda amarah, 
dan kemudian membaca salawat nabi Muhammad SAW 10 kali juga, niscaya akan redalah 
kemarahannya. Demikian pula jika dibacakan dihadapan orang yang sedang marah. 


2 Barang siapa yang menginginkan agar seluruh makhluk mencintainya dan sebaliknya, 
hendaknya membaca Asma Allah ini berulang - ulang. 


84. Maalikul — Mulk (Maha Menguasai Kerajaan) 


2 Orang beriman yang membaca Asma Allah ini sebanyak 212 kali setiap hari akan memperoleh 
rezeki yang banyak dengan cara yang tak terduga. Keraguan yang mungkin ada dalam pikiran 
mereka akan berubah menjadi keyakinan. Rakyat yang mereka perintah akan menghormati dan 
mematuhi mereka dengan ikhlas. 


2 Barang siapa membaca Asma Allah ini secara rutin, maka Allah akan memberikan harta 
kekayaan kepadanya dan dikayakan-Nya berkat karunia dan kemurahan-Nya. 


(Manusia adalah alam semesta dalam bentuk mikrokosmos, apa pun yang bereksistensi di alam 
semesta, bereksistensi di dalam diri kita. Manusia juga merupakan makhluk tertinggi dan wakil 
Allah. Itulah mengapa untuk jangka waktu tertentu Allah memberikan kepada sebagian hamba- 
Nya kerajaan, tanah, kekayaan, kesejahteraan, dan membiarkan mereka menguasainya. Allah 
juga memberikan kepada hamba — hamba tertentu pengetahuan mengenai cara mengatur 
sehingga kerajaan mereka berkembang dan keuntungan mereka pun bertambah) 


85. Dzul — Jalaali Wal — Ikraam (Maha Memiliki Kebesaran dan Kemulian) 


2 Berkhasiat mendatangkan kemuliaan, kehormatan dan kebesaran bagi orang yang berdzikir 
dengan Asma Allah ini. 


2 Rasulullah bersabda: “Bacalah Dzuu al-Jalaal wa al-Ikraam jika kamu memohon sesuatu dari 
Allah. 


2 Jika seorang beriman membaca Asma Allah ini 100 kali dalam sehari selama seminggu, maka 
semua beban kesulitan, keraguan, dan persoalan akan meninggalkan hatinya, sehingga hatinya 
akan terbebas dari khayalan, rasa cemas dan harapan yang sia — sia. Kejahatan tidak akan 
menyentuhnya dan dia akan mendapatkan kedamaian. 


(Ada rahasia dalam tindakan-Nya menangguhkan hukuman dan memaafkan dosa. Dalam 
mengajarkan kita bahwa api neraka itu ada, Dia mengajarkan kita bahwa ada banyak jalan untuk 
menyelamatkan diri. Hal itu tak ubahnya seperti pengumuman tuan rumah yang kaya, dermawan 
dan pemurah yang menyatakan: “Pintu — pintu rumah kami terbuka, meja — meja kami sudah 
ditata. Orang yang mendapatkan undangan ini dipersilakan datang, dan kami tidak mencerca 
orang yang tidak datang ke pesta kami”) 


86. Al — Muasith (Maha Mengadili) 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini secara rutin, maka Allah akan mencegah waswas 
darinya dan melindunginya dari keragu — raguan yang dihembuskan oleh setan. 


2 Jika pikiran seseorang selalu mengembara pada saat dia tengah mengerjakan sholat, maka 
dengan membaca Asma Allah ini sebanyak 239 kali sebelum mulai mengerjakan sholat akan ada 
faedahnya. 


2 Jika Asma Allah ini dibaca 700 kali untuk suatu tujuan, maka tujuan tersebut akan tercapai, 
Insya Allah. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5385 


2 Banyak membaca Asma Allah ini juga akan membantu menenangkan orang ketika mereka 
sedang marah atau depresi. 


87. Al — Jaami (Maha Mengumpulkan) 


2» Jika keluarrga atau sanak keluarga seseorang saling terpisah, hendaknya ia mandi pada saat 
dhuha, kemudian menengadahkan pandangan ke arah langit dan membaca Asma Allah ini 10 kali. 
Tetapi menghitungnya hendaknya dengan jari sedemikian rupa sehingga dalam setiap bacaan, 
jarinya tetap tertutup hingga hitungan yang kesepuluh. Setelah itu hendaknya tangannya 
diusapkan ke wajah. Insya Allah keluarga yang saling terpisah akan berkumpul. 


2 Jika seseorang yang kehilangan sesuatu atau terpisah dari orang yang dicintainya, maka 
membaca yaa Jaami' sebanyak 114 kali diikuti dengan yaa Jaami' al-Naas li yawm laa rayb fiih 
jimaa' 'alayya dalati( “Wahai Tuhan yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada 
keraguan mengenainya, satukanlah apa yang telah hilang dariku dengan diriku”) akan berfedah 
untuk menemukan apa yang telah hilang. 


2 Barang siapa memperbanyak berdzikir dengan Asma Allah ini, maka ia akan berhasil mencapai 
Cita — citanya. 

88. Al — Ghaniiyy (Maha Kaya) 

2 Jika dibacakan atas sesuatu yang sakit di tubuhnya atau tubuh orang lain, niscaya akan 
dilenyapkan Allah SWT sakitnya itu. 

2 Jika orang — orang yang memiliki kebutuhan material membaca Asma Allah ini sebanyak 1.060 
kali pada hari sabtu, maka mereka tidak akan membutuhkan pertolongan dari orang lain, karena 
Allah akan memenuhi kebutuhan mereka dari tempat — tempat yang sama sekali tidak dapat 
diduga. 

2 Jika seseorang membaca Asma Allah ini sebanyak 70 kali, Allah akan mengaruniakan 
keberkahan pada kekayaannya dan kebutuhannya akan tercukupi. 


89. Al — Mughniiy (Maha Pemberi Kekayaan) 
2 Orang yang berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali tiap hari, niscaya Allah akan 
menjadikannya kaya - raya. 


2 Barang siapa yang membaca salawat 11 kali sebelum dan sesudah membaca Asma Allah ini 
sebanyak 1.111 kali, ia akan dikaruniai kekayaan ruhani dan materi. Membacanya hendaknya 
dilakukan setelah sholat fajar atau sholat isya. Tetapi Surat Muzzammil juga harus dibaca 
bersama Asma Allah ini. 


2 Membaca Asma Allah ini sebanyak 1.121 kal setiap hari jumat selama 10 jumt berturut — turut 
akan membantu menghilangkan perasaan cemas. 


2 Jika orang membacakan Asma Allah ini pada telapak tangan dan menggosokkannya kepada 
bagian tubuhnya yang terasa sakit, maka dia akan sembuh. Hal ini juga dapat menolong 
membebaskan orang - orang yang dipenjara secara tidak adil. 


90. Al — Maani (Maha Mencegah, Maha Menolak) 


2 Barang siapa memperbanyak dzikir dengan Asma Allah ini, niscaya segala permintaannya akan 
dikabulkan oleh Allah dan ditolak-Nya kejahatan darinya. 


2 Membaca Asma Allah ini sebanyak 161 kali pada pagi dan sore hari membantu menghilangkan 
penyakit dan rasa takut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Jika sepasang suami istri merasa kehilangan rasa cinta diantara mereka, membaca Asma Allah 
ini secara perlahan ditempat tidur akan menghidupkan kembali cinta di antara keduanya. 


2 Membaca Asma Allah ini dalam perjalanan akan membantu menjauhkan bahaya dan kesulitan. 


(Jika kita tidak mendapatkan apa - apa yang kita inginkan, hal itu bukanlah Dia tidak 
mengetahuinya, bukan karena Dia tidak memilikinya, bukan karena Dia tidak dapat 
memberikannya, atau karena Dia tidak mampu menyerahkannya kepada kita. Dia Maha 
Sempurna, Maha Suci dari segala kekurangan. Meski alasannya mungkin saja tidak kita ketahui, 
kita harus percaya bahwa jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah yang terbaik 
untuk kita.) 


91. Al — Dhaarr (Maha Pemberi Bahaya) 

2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini 100 kali pada malam jumat, ia akan diselamatkan 
bencana jasmani dan ruhani. Disamping itu juga akan mendekatkan orang yang membacanya 
kepada Allah. 

2 Seseorang yang dipaksa turun kepada kedudukan yang lebih rendah dari yang ditempatinya 
sebelumnya dapat membaca yaa Dhar, yaa Naafi' sebanyak 100 kali setiap malam jumat atau 
lebih baik lagi pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan @amariyah, maka orang — orang itu akan 
mendapatkan kembali kedudukannya. 


2 Membaca Asma Allah ini sebanyak 1.001 kali akan menyelamatkan seseorang dari musuh yang 
zalim. 


92. An — Naafi (Maha Pemberi Manfaat) 


2 Barang siapa yang menaiki kapal atau menaikan barangnya di kapal, hendaknya membaca 
Asma Allah ini sebanyak — banyaknya. Insya Allah ia akan diselamatkan dari semua bahaya. 

2 Jika dibaca Asma Allah ini sebanyak 41 kali sebelum mengerjakan suatu tugas, maka tugas 
tersebut akan dapat diselesaikan dengan mudah. 


2 Jika Asma Allah ini dibaca sebelum berjima', Allah akan mengaruniakan kepadanya anak yang 
sholeh. 


2 Membaca Asma Allah ini akan menghilangkan kesedihan, depresi dan stress. 


(Sesungguhnya penderitaan yang kita alami dan musibah yang menimpa kita tak lain adalah 
karena kesalahan kita sendiri. Meskipun Allah menciptakan kejahatan dan memerintahkan kita 
menjauhinya dan melarang kita darinya, namun kita malah mengejar hal — hal yang dilarang) 


93. An — Nuur (Maha Bercahaya) 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini 1.001 kali setelah membaca Surat An-Nur, hatinya 
akan disinari dengan nur dan cahaya Allah. 


2 Jika orang — orang beriman, yang hati mereka diliputi gelapnya keraguan dan kesedihan, 
membaca Surat An-Nur sebanyak 7 kali dan membaca Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali, 
niscaya keraguan mereka akan hilang dan hati mereka akan manjadi terang. 


2 Jika seseorang yang tersesat membaca Asma Allah ini sebanyak 265 kali, maka dia akan 
menemukan kembali jalannya. 


2 Membaca Asma Allah ini akan menerangi kalbu dan anggota tubuh orang yang berdzikir 
dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memperbanyakkan menyebutnya dalam doanya 
sebagai berikut : “Ya Allah, adakan cahaya di dalam kalbuku, cahaya di dalam kuburku, cahaya di 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5387 


dalam penglihatanku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di 
sebelah kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku dan cahaya di atasku. Ya Allah, 
dakanlah bagiku cahaya dan jadikanlah aku cahaya dengan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang 
Paling Penyayang.” 

94. Al — Haadii (Maha Pemberi Petunjuk) 


» Barang siapa yang mengangkat kedua tangannya (sebagaimana ketika berdoa) sambil 
memandang ke langit dan membaca Asma Allah ini beberapa kali kemudian menyapukan kedua 
tangannya di wajah (sebagaimana selesai berdoa), Allah akan mengaruniakan kepadanya hidayah 
yang sempurna, dan akan memasukkannya dalam golongan orang — orang yang taat dan shalih. 

2 Berkhasiat memberikan petunjuk kepada hati orang yang berdzikir dengan Asma Allah ini. 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini, maka ia akan dianugerahi kedudukan untuk 
menguasai umat dengan hak. 

2 Membaca Asma Allah ini sebanyak 200 kali setiap hari akan membawa seseorang kepada 
keberhasilan. 

2 Jika engkau tidak yakin akan tujuanmu, membaca Asma Allah ini akan membimbingmu kepada 
pilihan yang tepat. 

2 Jika seseorang menuliskan Asma Allah ini pada sebuah cangkir, memasukkan air hujan 
kedalamnya, membacakan yaa Haadiikepadanya dan meminumkannya kepada anak yang 
mengalami kesulitan menghafal dan tidak patuh, niscaya hal itu akan memperbaiki keadaannya. 
95. Al — Badii (Maha Pencipta Yang Baru) 

2 Jika seseorang sedang mengalami duka cita, hendaknya ia membaca Asma Allah ini 1.000 kali, 
maka Allah akan mengeluarkannya dari penderitaan tersebut. 

2 Apabila seseorang sedang dihimpit kesulitan dan membaca yaa Baadii' al-samaawaat wa al- 
ardh (Wahai Pencipta langit dan bumi”) sebanyak 70 kali maka akan dimudahkan solusinya. 

2 Apabila seseorang membaca yaa Baadii' al-samaawaat wa al-ardh( Wahai Pencipta langit dan 
bumi”) sebanyak 1.000 kali akan membantu meringankan depresi dan stress. 


2 Jika Kaum beriman membaca Asma Allah ini sebanyak 86 kali setelah sholat fardhu, maka 
pemahaman mereka akan bertambah, mata batin mereka akan terbuka dan mencapai makna 
batin pengetahuan sehingga mereka mampu mengerjakan tugas - tugas sulit secara lebih baik 
daripada yang lain, dan ucapan mereka akan menjadi kata — kata hikmah. 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 700.000 kali, maka hajatnya akan 
terpenuhi dan akan diangkat oleh Allah kemudharatan darinya. 


2 Jika seseorang melakukan pencarian, hendaknya membaca Asma Allah ini 1.200 kali, sebelum 
12 hari, Insya Allah yang dicarinya akan ketemu. 


96. Al — Baagiiy (Maha Kekal) 


2 Allah akan mengaruniakan perlindungan dan menerima semua amal shalih orang yang 
membaca Asma Allah ini 1.000 kali pada malam jumat. 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sebanyak 1.000 kali niscaya akan terlepaslah ia 
dari bencana dan kesusahannya. 


2 Orang beriman yang membaca Asma Allah ini sebanyak 113 kali setiap hari akan mendapatkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5388 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kesehatan dan kekayaan, amal dan harta mereka akan aman, dan diharapkan bahwa mereka 
akan mendapatkan kasih sayang dan kemurahan Allah pada hari kiamat. 


2 Jika seseorang yang menderita rasa takut yang sangat, membaca Asma Allah ini sebanyak 113 
kali setiap malam ketika hendak tidur niscaya dia akan terbebas dari rasa takut tersebut. 


(Jika engkau seorang dokter atau arsitek, ketika engkau pergi ke suatu tempat yang di dalamnya 
tidak ada orang yang sakit atau tidak ada apa pun untuk dibangun, maka keberadaan dan 
pengetahuanmu akan musnah. Tetapi jika engkau menemukan penyakit lama setelah kau pergi, 
atau jika engkau membangun sebuah jembatan yang akan dilalui orang — orang untuk jangka 
waktu yang lama, dan niatmu dalam mengerjakan semua itu adalah untuk mengabdi dan bukan 
untuk mencari keuntungan, maka engkau akan memperoleh keabadian di Akhirat karena apa yang 
telah engkau kerjakan di dunia fana ini) 


97. Al — Waarist (Maha Mewarisi) 


2 Jika Asma Allah ini dibaca 100 kali pada saat matahari terbit, maka ia akan diselamatkan dari 
duka cita, kesulitan dan bencana. Di samping itu orang yang membacanya akan meninggal dalam 
keadaan beriman. Insya Allah. 


2 Orang yang ingin diselamatkan dari kebingungan, kebimbangan dan gangguan hendaknya 
membaca Asma Allah ini 1.000 kali antara Maghrib dan Isya. 


2 Pasangan yang mempunyai kesulitan memiliki anak akan mengandung jika mereka sesering 
mungkin membaca Rabbi laa tadzarnii fardan wa anta khayr al-waaritsiin (Ya Allah, janganlah 
Engkau biarkan diriku hidup tanpa keturunan sedangkan Engkau adalah ahli waris yang paling 
baik” JAI — Anbiya' : 89| ) 

(Perhatian dan rasa ingin tahu adalah dua anugerah terbesar bagi manusia. Semua pengetahuan, 
ilmu dan industri merupakan akibat dari adanya kedua sifat itu. Manusia tidak dapat menciptakan 
atau membuat: yang dapat kit lakukan adalah menemukan segala sesuatu yang sebelumnya telah 
Allah ciptakan) 


98. Ar — Rasyiid (Maha Pandai) 


2 Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang seluk beluk suatu tugas atau tidak dapat 
bekerja atau merencanakan suatu tugas, hendaknya membaca Asma Allah ini 1.000 kali antara 
Maghrib dan Isya, maka tugas dan rencana tersebut akan dapat dimengerti baik melalui mimpi 
atau ilham. 


2 Untuk memudahkan urusan keuangan dan agar selamat dari malapetaka, hendaknya Asma 
Allah ini dibaca setiap hari. 


2 Barang siapa berdzikir dengan Asma Allah ini sesudah sholat Isya sebanyak 100 kali, maka 
segala amalnya akan diterima Allah. 


2 Berdzikir dengan Asma Allah ini akan membuat doa menjadi terkabul. 


2 Seorang guru yang beriman yang membaca Asma Allah ini sebanyak 504 kali akan terhindar 
dari menyampaikan informasi yang salah atau menjadi orang yang disalah pahami. 


2 Membaca Asma Allah ini sebanyak 152 kali sehari akan meningkatkan kehidupan duniawi dan 
kehidupan batin seseorang. Ucapan si pembaca Asma Allah ni akan berpengaruh dan perbuatan 
— perbuatannya adalah kebenaran 


(Engkau yang banyak menghabiskan harta dan usaha untuk menyinari kehidupan materialmu 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5389 


dengan kandil, permata yang berkilau dan kemegahan yang terang, mengapa kau padamkan 
cahaya hatimu? Tidakkah kau tahu bahwa engkau dapat menyebabkan hati itu diperbudak dalam 
kegelapan, dan buta seperti kalelawar? Jika mata kepalamu buta, seseorang dapat menuntunmu 
di jalan: namun orang yang hatinya buta tidak dapat dituntun dan akan tersesat selamanya) 


99. Ash — Shabuur (Maha Penyabar) 


2 Barang siapa yang membaca Asma Allah ini 100 kali sebelum matahari terbit akan diselamatkan 
dari bencana sepanjang hari itu. Disamping itu Allah akan menjadikan musuh — musuhnya tidak 
mampu mengucapkan sepatah kata pun dihadapannya. 


2 Jika seseorang yang menghadapi kesulitan membaca Asma Allah ini 1.020 kali, Insya Allah ia 
akan terbebas dari kesulitannya dan Allah akan mengaruniakan ketenangan dan kepuasan dalam 
hatinya. 


2 Jika seseorang beriman berada dalam kesulitan, penderitaan, dituduh secara semena — mena 
atau dizalimi, maka dengan membaca yaa Shabuur sebanyak 289 kali, Insya Allah dia akan 
terhindar dari semua itu dan hatinya akan dipenuhi dengan cinta kepada Allah. 


YA ALLAH, DEMI NAMA-MU YANG INDAH DAN DEMI ORANG — ORANG YANG DI DALAM 
DIRINYA BERMANIFESTASI NAMA-MU, BIMBINGLAH KAMI KE JALAN MEREKA. IZINKANLAH 
KAMI MELIHAT SIFAT - SIFAT-MU DI MANA SAJA DENGAN SENDIRINYA, DAN 
BERSIHKANLAH CERMIN HATI KAMI AGAR 


Sumber : http://ryanthiemungil.multiply.com/journal/item/26?&show. interstitial-18u-962FjournalYo 
2Fitem 


1673. KUNCI KUNCI PEMBUKA PINTU REZEKI 


Bismillahirrahmannirrahim .. 

Mencari karunia & barakah dari Allah. Barakah ada pada waktu pagi (albarakatu fi bukuriha), 
begitu ungkapan orang Arab. Benar, pagi memang memiliki banyak berkah. Keberkatan Subuh 
juga membuka pintu-pintu rezeki-Nya yang telah dihamparkan di hari itu. Kerana itu Allah 
menyerukan kaum Muslim untuk menyambut rezeki-Nya dengan bersegera bangun pagi. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan al-Baihagi, diceritakan bahawa ketika 
Rasulullah pulang dari solat Subuh di Masjid Nabawi, beliau mendapati puterinya, Fatimah, masih 
tidur. 

Dengan penuh kasih sayang lantas beliau menggerakkan badan puterinya itu lalu berkata, "Wahai 
anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai 
kerana Allah memberi rezeki kepada hamba-Nya, antara terbit fajar dengan terbit matahari.” 


Ada beberapa kunci pembuka pintu-pintu rezeki. 


1. Kunci Istighfar dan Bertaubat 

“Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia 
adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan 
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan 
Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Nuh:10-12) 

Taubat hendaknya dilakukan dengan penuh kesungguhan. 

Di antara kita melakukan pertaubatan adalah: 

- Menahan diri dari perbuatan maksiat (tidak lagi mengulanginya). 

- Menyesali perbuatan yang terlanjur dilakukannya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5390 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. 
- Bila terkait dengan hak sesama, hendaklah meminta kerelaan orang yang dirugikannya, baik 
dengan mengembalikan barangnya atau meminta maafnya. 


2. Kunci Takwa 

Di antara definisi takwa adalah merasa takut kepada Allah, beramal dengan wahyu yang 
diturunkan, ridha dengan rezeki yang cukup (tidak berlebihan/gona'ah), Secara amaliah 
ketakwaan akan membawa seseorang bersikap hati-hati karena merasa Allah selalu mengawasi 
apa yang dilakukan, tengah melanggar larangan-Nya atau mengabaikan perintah-Nya. 

“..Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. 
Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang 
bertawakal kepada Allah nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah 
melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan 
bagi tiap-tiap sesuatu” (Al-Thalag:2-3) 


3. Kunci Sedekah 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Di tiap-tiap bulir ada 
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Bagarah:261) 

Katakanlah, “Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya 
diantara hamba-hambaNya dan menyempitkan (siapa yang dikehendaki Nya).'Dan barang apa 
saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang 
sebaik-baiknya.” (Saba':39) 


4. Kunci Silaturrahim 

Menyambung tali kekeluargaan mempunyai dua faedah. Pertama meluaskan rezeki dan kedua 
memanjangkan umur. Siapa yang mengkehendaki kedua-duanya hendaklah banyak menyambung 
silaturrahim, meskipun terdapat perselisihan di antaranya dengan keluarganya. 

Rasulullah bersabda,"Barangsiapa yang ingin agar Allah melapangkan rezekinya dan 
dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturrahim.” (Shahih al-Bukhari) 


5. Kunci Berhijrah di Jalan Allah 

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah 
yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah 
kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpannya (sebelum sampai ke tempat yang 
dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (Al-Nisa':100) 


6. Kunci Haji dan Umrah 

Yakni melakukan haji dan umrah. Sesiapa yang ada kemampuan hendaklah tidak khuatir menjadi 
berkurang hartanya dengan melakukkan keduanya. Rasulullah bersabda, “Lakukanlah haji dan 
umrah, karena kedua-duanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api 
membersihkan besi, emas, dan perak. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali syurga.” (al- 
Tirmidzi) 

7. Kunci Tawakal Kepada Allah 

Rasulullah bersabda, “Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5391 ) 


Allah akan memberikan kepada kamu rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung, ia keluar 
pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong pulang pada petangnya dengan perut 
kenyang.” (Musnad Ahmad) 


8. Kunci Ibadah Kepada Allah 

Allah berfirman di dalam sebuah hadis gudsi : “Wahai anak Adam! Beribadatlah kepadaKu 
sepenuh masa, niscaya aku akan memenuhkan dada engkau dengan kekayaan dan Aku akan 
menghilangkan kefakiran daripada engkau. Jika engkau tidak melakukannya, niscaya aku akan 
menyibukkan tangan engkau dengan pelbagai pekerjaan namun kefakiranmu tetap tidak hilang.” 
Allah juga berfirman : .... Pakailah pakaianmu yang bagus saat memasuki masjid, makan dan 
minumlah , tetapi jangan berlebihan , Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan 
(Al A'raf : 31) 

Dalam Al Guran Surah An Nuur : (37-38), Allah menerangkan karunia Nya bagi : 

(yaitu) laiki-laki yang tidak dilalaikan perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat. Mereka takut akan hari yang berguncang padanya hati dan 
penglihatan. 

Supaya Allah membalas mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan 
menambah (lagi) dari karunianya. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa-siapa yang Dia 
kehendaki dengan tiada terbatas. 


9, Kunci Kasih sayang kepada yang Lemah dan Miskin 

Rasulullah bersabda, “Bukankah kamu diberikan pertolongan dan rezeki karena (ada hak didalam 
rezeki tersebut) atas orang-orang yang lemah di kalangan kamu?” (Shahih al-Bukhari) 

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia , kemudahan dan keberkahan atas setiap langkah 
dalam mencari karunia Allah .. 

Aamiin ya Rabbal alamin . 


Sumber 2 www.fb.com/media/set/?set-a.277163835683649.64572.1533007514032928&type-3 
1957. Sejarah Hari Jum'at dan Keistimewaan Sholat 
Jum'at 


oleh Habib Zain El-zirazy 


Hari Jum'at adalah sayyidul ayyam. Artinya Jum'at mempunyai keistemewaan dibandingkan hari 
lain. Jika nama-nama hari yang lain menunjukkan urutan angka (ahad artinya hari pertama, itsnain 
atau senin adalah hari kedua, tsulatsa atau selasa adalah hari ketiga, arbi'a atau Rabu adalah hari 
keempat dan khamis atau kamis adalah hari kelima), maka Jum'at adalah jumlah dari 
kesemuanya. 


Menurut sebagian riwayat kata Jum'at diambil dari kata jama'a yang artinya berkumpul. Yaitu hari 
perjumpaan atau hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Kata Jum'at juga 
bisa diartikan sebagai waktu berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan —shalat 
Jum'at-. 

Salah satu bukti keistimewaan hari Jum'at adalah disyariatkannya sholat Jum'at. Yaitu shalat 
dhuhur berjamaah pada hari Jum'at. -Jum'atan-. Bahkan mandinya hari Jum'at pun mengandung 
unsur ibadah, karena hukumnya sunnah. 


Dalam Al-Hawi Kabir karya al-Mawardi, Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari 
Jum'at. Meskipun sholat Jum'at dilaksanakan pada waktu sholat dhuhur, namun mandi Jum'at 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5392 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


boleh dilakukan semenjak dini hari, setelah terbit fajar. Salah satu hadits menerangkan bahwa 
siapa yang mandi pada hari Jum'at dan mendengarkan khutbah Jum'at, maka Allah akan 
mengampuni dosa di antara dua Jum'at. 


Oleh karena itu, baiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jum'at. Karena hal 
itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari 
Jum'at dengan mandi-mandi yang lain. 


Empat Puluh Orang 


Shalat Jum'at -Jum'atan- bisa dianggap sebagai muktamar mingguan -mu'tamar usbu'iy- yang 
mempunyai nilai kemasyarakatan sangat tinggi. Karena pada hari Jum'at inilah umat muslim 
dalam satu daerah tertentu dipertemukan. 


Mereka dapat saling berjumpa, bersilaturrahim, bertegur sapa, saling menjalin keakraban. Dalam 
kehidupan desa Jum'atan dapat dijadikan sebagai wahana anjangsana. Mereka yang mukim di 
daerah barat bisa bertemu dengan kelompok timur dan sebagainya. 

Begitu pula dalam lingkup perkotaan, Jum'atan ternyata mampu menjalin kebersamaan antar 
karyawan. Mereka yang setiap harinya sibuk bekerja di lantai enam, bisa bertemu sesama 
karyawan yang hari-harinya bekerja di lantai tiga dan seterusnya. 

Kebersamaan dan silaturrahim ini tentunya sulit terjadi jikalau Jum'atan boleh dilakukan seorang 
diri seperti pendapat Ibnu Hazm, atau cukup dengan dua orang saja seperti gaul-nya Imam 
Nakho'i, atau pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan Jum'atan dengan tiga orang saja 
berikut Imamnya. 

Oleh sebab itu menurut Imam Syafi'i Jum'atan bisa dianggap sah jika diikuti oleh empat puluh 
orang lelaki. Dengan kat lain, penentuan empat puluh lelaki sebagai syarat sah sholat Jum'at oleh 
Imam Syafi'i memiliki faedah yang luar bisa. 

Hal ini membuktikan betapa epistemogi aswaja -ahlussunnah wal jama'ah- yang dipraktikkan oleh 
Imam Syafi'i selalu mendahulukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan persatuan umat 
dalam pola pikir aswaja -ahlussunnah wal jama'ah- adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya 
dalam ranah agidah dan politik saja, tetapi juga dalam konteks ibadah. 

Keutamaan Hari Jum'at 


Ketahuilah bahwa hari Jum'at adalah hari yang agung. Allah mengagungkan orang Islam dan 
agama Islam dengan hari jum'at. Firman Allah SWT: 


"Hai orang-orang beriman, bilamana kamu diserukan untuk shalat pada hari jum'at, maka 
hendaklah kamu pergi mengingat Allah (shalat Jum'at) dan tinggalkanlah jual beli,,, (AS.62 Al 
Jumu'ah:9)". 


Allah mengharankan menyibukkan diri dalam urusan dunia atau sesuatu pun yang bisa 
memalingkan pergi jum'atan. 


Nabi SAW bersabda: 


"Barangsiapa yang meninggalkan jum'at sampai 3X tanpa ada uzur (alasan), maka Allah akan 
menutup hatinya". 


Lafadz lain mengatakan: 
"Maka dia sungguh telah membuang Islam di belakang punggungnya". 
Ada seorang lelaki berdebat dengan Ibnu Abbas RA. Dia menanyakan kepada Ibnu Abbas RA 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5393 


tentang lelaki yang mati dan tidak pernah jum'atan (shalat jum'at) atau jama'ah. Maka Ibnu Abbas 
RA berkata: 


"Dia masuk neraka". 

Pria tersebut masih kesana kemari menanyakan status pria yang dimaksud, dan tetap dikatakan: 
"Dia masuk neraka". 

Dalam hadits: 

"Sesungguhnya orang-orang yang memiliki 2 Kitab diberikan pada hari jum'at, mereka tetap 
berselisih dan berpaling: Allah menunjukkan pada hari ini. Dia mengakhiri dan menciptakan hari 
tersebut sebagai hari raya,,,". 

Hadits Annas RA bahwa Nabi SAW bersabda: 

Jibril datang padaku, ditangannya ada cermin putih, dia berkata: 

"Ini adalah hari jum'at, Tuhanmu mewajibkan padamu agar menjadi hari raya untukmu dan untuk 
umatmu sepeninggalmu". 

Hari Jum'at adalah pemimpin semua hari, dan kelak pada hari kiamat kita akan menyebutkan 
sebagai Hari Tambahan. Aku (Nabi SAW) berkata: 

"Mengapa begitu". 

Jibril menjawab: 

"Sesungguhnya Tuhanmu 'Azza Wa Jalla membuat lembah yang baunya amat semerbak dan 


putih warnanya. Bila datang hari jum'at, maka Allah akan turun dari Illiyyin menuju Kursi-Nya dan 
melihat mereka, sampai mereka bisa memandang DzatNya yang Agung". 


Nabi SAW bersabda: 
"Sebaik-baik matahari terbit ialah hari Jum'at. Hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, 
diturunkan ke bumi, diterima tobatny, hari kematiannya dan hari akan datangnya kiamat. Hari itu 


menurut Allah adalah hari tambahan. Pada hari itu para malaikat bisa menyebut di langit, dia 
adalah hari dimana bisa memandang Allah dalam surga". 


Riwayat Annas RA bahwa Nabi SAW bersabda: 
"Bilamana di hari Jum'at selamat, maka akan selamat semua hari". 
Nabi SAW bersabda: 


"Sesungguhnya neraka Jahim tiap hari apinya menyala pada saat zawal dan istiwa'. (Zawal: 
matahari sedikit tergelincir dari tengah langit. Dan Istiwa', matahari tepat ditengah/atas) dalam 
jantung langit. Pada saat itu janganlah shalat kecuali hari Jum'at tanpa terkecuali, sebab neraka 
Jahannam menyala pada saat-saat seperti itu". 


Ka'ab berkata: 


"Sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla lebih mengutamakan kota Mekkah daripada kota-kota lain 
(negara lain), mengutamakan Ramadhan diantara bulan-bulan dan mengutamakan hari Jum'at 
diantara sekian hari-hari". 


Sabda Nabi SAW: 


"Barangsiapa yang mati pada hari Jum'at atau malam jum'at, maka pahalanya ditulis seperti 
matinya syahid, dan akan dijauhkan dari siksa (fitnah) kubur". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketahuilah bahwa hari Jum'at adalah hari yang agung. Allah mengagungkan orang Islam dan 
agama Islam dengan hari jum'at. Firman Allah SWT: 


"Hai orang-orang beriman, bilamana kamu diserukan untuk shalat pada hari jum'at, maka 
hendaklah kamu pergi mengingat Allah (shalat Jum'at) dan tinggalkanlah jual beli,,, (AS.62 Al 
Jumu'ah:9)". 


Allah mengharankan menyibukkan diri dalam urusan dunia atau sesuatu pun yang bisa 
memalingkan pergi jum'atan. 


Nabi SAW bersabda: 


"Barangsiapa yang meninggalkan jum'at sampai 3X tanpa ada uzur (alasan), maka Allah akan 
menutup hatinya". 


Lafadz lain mengatakan: 
"Maka dia sungguh telah membuang Islam di belakang punggungnya". 


Ada seorang lelaki berdebat dengan Ibnu Abbas RA. Dia menanyakan kepada Ibnu Abbas RA 
tentang lelaki yang mati dan tidak pernah jum'atan (shalat jum'at) atau jama'ah. Maka Ibnu Abbas 
RA berkata: 


"Dia masuk neraka". 

Pria tersebut masih kesana kemari menanyakan status pria yang dimaksud, dan tetap dikatakan: 
"Dia masuk neraka". 

Dalam hadits: 


"Sesungguhnya orang-orang yang memiliki 2 Kitab diberikan pada hari jum'at, mereka tetap 
berselisih dan berpaling: Allah menunjukkan pada hari ini. Dia mengakhiri dan menciptakan hari 
tersebut sebagai hari raya,,,". 


Hadits Annas RA bahwa Nabi SAW bersabda: 
Jibril datang padaku, ditangannya ada cermin putih, dia berkata: 


"Ini adalah hari jum'at, Tuhanmu mewajibkan padamu agar menjadi hari raya untukmu dan untuk 
umatmu sepeninggalmu". 


Hari Jum'at adalah pemimpin semua hari, dan kelak pada hari kiamat kita akan menyebutkan 
sebagai Hari Tambahan. Aku (Nabi SAW) berkata: 


"Mengapa begitu". 
Jibril menjawab: 


"Sesungguhnya Tuhanmu 'Azza Wa Jalla membuat lembah yang baunya amat semerbak dan 
putih warnanya. Bila datang hari jum'at, maka Allah akan turun dari Illiyyin menuju Kursi-Nya dan 
melihat mereka, sampai mereka bisa memandang DzatNya yang Agung". 

Nabi SAW bersabda: 

"Sebaik-baik matahari terbit ialah hari Jum'at. Hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, 
diturunkan ke bumi, diterima tobatny, hari kematiannya dan hari akan datangnya kiamat. Hari itu 
menurut Allah adalah hari tambahan. Pada hari itu para malaikat bisa menyebut di langit, dia 
adalah hari dimana bisa memandang Allah dalam surga". 


Riwayat Annas RA bahwa Nabi SAW bersabda: 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5395 


"Bilamana di hari Jum'at selamat, maka akan selamat semua hari". 
Nabi SAW bersabda: 


"Sesungguhnya neraka Jahim tiap hari apinya menyala pada saat zawal dan istiwa'. (Zawal: 
matahari sedikit tergelincir dari tengah langit. Dan Istiwa', matahari tepat ditengah/atas) dalam 
jantung langit. Pada saat itu janganlah shalat kecuali hari Jum'at tanpa terkecuali, sebab neraka 
Jahannam menyala pada saat-saat seperti itu". 


Ka'ab berkata: 


"Sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla lebih mengutamakan kota Mekkah daripada kota-kota lain 
(negara lain), mengutamakan Ramadhan diantara bulan-bulan dan mengutamakan hari Jum'at 
diantara sekian hari-hari". 


Sabda Nabi SAW: 


"Barangsiapa yang mati pada hari Jum'at atau malam jum'at, maka pahalanya ditulis seperti 
matinya syahid, dan akan dijauhkan dari siksa (fitnah) kubur". 


2048. AMALAN-AMALAN MULIA DI BULAN MUHARRAM 


PERTANYAAN : 
Abdurrahman As-syafi'i 


Assalamu 'alaikum, Nitip pertanyaan : "kata orang bulan muharom adalah hari raya anak yatim, 
dan kita dianjurkan bersedekah kepada mereka seraya mengusap kepalanya dan minta dido'akan 
mereka" Adakah keterangannya menurut para ulama terdahulu? Selain berpuasa, dan bersedekah 
amala apa yang dianjurkan dibulan sura/muharam ini ? Terima kasih. 


Hilevill Roonie 

Apakah 12 amalan tersebut dilaksanakan satu bulan penuh atau hari-hari tertentu saja ? 
JAWABAN : 

Mbah Godek 


Amalannya ada 12: sholat, puasa, silatur rohmi, shodagoh, mandi, celak'an, sowan para alim, 
membesuk orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memperluas tali persaudaraan, memotong 
kuku, membaca surat ikhlas 1.000 x. 

(301 1 2 5) — UBI Ale il 

salsy ds 8jb3g des, dleYI Anal 4 PI ap aral SNI NA alan 3 jas Rai Hang Lang 33) 

JUS petang Leabaiy »— 30 dl — PNY 2 yan Bel) CUBYI pai (Il Ae Rama gl teratai Oa) Temaag CUPA: 

Bekas tamat pel Ol) MT Jaa, (Ha Ulee) ce oo como Jis Juiad BW Olsl MT Jae jas el pile pn 

Jua UST J3 ASYI doyag "LAB 3 (Ill Ie pang Jamil 

Hilevill Roonie 12 amalan tersebut di laksanakan stu bulan penuh atw hari-hari tertentu saja ? 
Empunya ya dihari asyuro' yaitu tgl 10 bulan muharrom 


(302 1 2g) - db leh Lil 


ay al 3 gag pa Jera UAP PAI Jeryye BLOL MOP) AI Jaan SE JB ca ooh Pn Il yP GM) 
AI pang JL ga Alat de Je Ash gang oo MP KA Sl JP Lyra yy ya pad — pall ya Filed pal yag — telyyale 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5396 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hina! uya li al, Cs VA ayal Ad dng Ui al al de ag dil DU SAI pgdl MP ca ya yag Aria jilu ade 

JBS dah ta yg ing JP dah 2) Keyamaad Ga inna AA AI tesaya de il Ad Al Ijily OI oya menlah Ah 

LN AI gel dedy ttd DA JB dah Uji God Pad HIP Ay HA Sabat oa aa CA Ady Kl oo pa 

ga JA Ah Jp pat Jala MEA Ad Glee pa Jl yag CA ay A3 ya PAI La (Up) dawah jib pal lela G3 Ola 

2USYI pyao yag CAS aa) ala CG el pile pg pp syah Lela gile pg NYI Il ed aa, Jaly tel yale pu slawi 

HS JS 3 Ta SUS ma A3 Ce yag Lai Syam ja Balas Jia Slas Al aa LEG Hola el pile Ala Le ay 

AL Ollian elu Ag yet Sl) yet ag C3 Chan yag LAS Era LgiS AI jab Ca Urang SA Cart AI ya Jiya AAA 

og dab Fila oa USG Ahad Ah Bilas yag Ling Rab AI yamg | US ala Unay Lala d Lal LSI Ja aj 

Vy eat AI pe BI AI ol al pa Ud aa AB Tan ag Sh PAN ia GP loyo pa sebaiy Jual 

AINI Crab PAI Ad AI Glee TAI pdl yag AAS pa SY Kebga Sle LG eh pete pa Wana Ole yag LS pal, 

Rek dah pg SA ayal YAY “camat Ad By Udiser Ad Ag SI pdl yag 

NB : Penjelasan mengenai mengusap kepala anak yatim dibulan Muharram sudah dijelaskan 
dalam dokumen dengan link berikut: 


www.piss-ktb.com/2012/02/764-mengusap-kepala-anak-yatim-pada.html 
LINK TERKAIT : 

www.fb.com/groups/piss.ktp/496603497029130/ 

2053. KEUTAMAAN ASYURA (1) 


Oleh : Abdullah Afif 
KEUTAMAAN ASYURA (1) 


Dari kitab Al Ghunyah Lithaalibii Thariigil Haggi "Azza Wa Jalla, karya Syaikh “Abdul @adir bin Abi 
Shalih al Jilani (wafat tahun 561 H) juz Il halaman 90 s/d 92, cetakan Daar al Kutub al “Ilmiyyah, 
Beirut Lebanon: 


Ape La M nga -, Pala Galant, (luas 

(Fashal) Ulama -rahimahumullaah- berbeda pendapat mengenai dinamakannya hari 
Asyura 
Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dinamakan hari Asyura karena hari tersebut 
merupakan hari kesepuluh Muharram 

anta La ain Ja 2 AI Nai 3 SI ate al Late Ta Usil : Han ian Ji 
Sebagian Ulama berpendapat dinamakan Asyura karena hari itu merupakan kesepuluhnya 
karamah yang mana Allah memulyakan umat ini dengannya. 
Kesepuluh karamah tersebut ialah: 

-20 - 9.0 - 0... 28 - 2 330 —- BG. z0 A20 Son IL AM 2... 5 

AB Ata Se Rabi aa Yi pil ALA Ie Alah ea BU AN Ye yag La dil 
Pertama RAJAB 


Rajab adalah bulan Allah yang Ashamm (yang tuli, maksudnya dalam bulan Rajab tidak terdengar 
hiruk-pikuknya peperangan) 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5397 


Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti utamanya umat ini atas semua umat 
- 0go - Le 200. 000 . 1 9 0. 48 - 22 330 2. 0. So. Ae B- 
SU Ala Jie play dele AI Lo ad Iii pggbdl Pa Te Alai, Dah aa ASI 
Kedua Bulan SYA'BAN 


Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan lainnya seperti utamanya Nabi shallallaahu “alaihi 
wasallam atas nabi-nabi lain 


o- -. Len 0. 0.23 - 22 830 2 3 - 2. So. 3. DB 
ai Ie ds al bwaaS yel jilaa (ls alas Ulun, yed II, 
Ketiga Bulan RAMADHAN 


Keutamaan bulan Ramadhan atas bulan-bulan lainnya seperti utamanya Allah Ta'ala atas 
makhlug Nya 


PA ap, 
Keempat LAILATUL GADAR 

Lailatul Gadar lebih baik dari seribu bulan 

Kelima Hari FITHRI 

Hari fitri (hari raya Fitri) adalah hari jaza' (pembalasan) yang sempurna 

Keenam Hari-hari Sepuluh (maksudnya sepuluh awal bulan Dzul Hijjah) 

Hari-hari sepuluh adalah hari berdzikir kepada Allah Ta'ala 


pia SS Maag BP Gp kaal, 
Ketujuh Hari ARAFAH 
Puasa hari Arafah adalah kaffarat dua tahun 
OI aa yag Pa aa KA, 
Kedelapan Hari NAHR (ledul adha) 
Hari Nahr adalah hari @urban 
UU) Aa ya Fandi Ag Ran 
Kesembilan Hari JUMAT 
Hari Jumat adalah sayyidul ayyaam 
ia BUS daan AOA pa Bali, 
Kesepuluh Hari ASYURA 
Puasa hari Asyura adalah kaffarat satu tahun 
HT ai Ga JG SR SA dip 5 Ya 
(Dengan demikian), maka setiap waktu ini mempunyai karamah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala 
bagi umat ini sebagai penebus dosa-dosa mereka dan mensucikan kesalahan-kesalahan mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5398 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Fashal) Ulama berbeda pendapat mengenai pada hari keberapa Asyura pada bulan 
Muharram 


Mayoritas ulama berpendapat bahwa Asyura adalah hari kesepuluh bulan Muharram 
Itu adalah yang shahih, karena keterangan yang lalu 
kia as Gale ya petang JG) 
Sebagian Ulama mengatakan: Asyura ialah hari kesebelas (tanggal sebelas) Muharram 
an al Sl Les da "3 LA ye Ja) 
Dan dinukil dari Aisyah —radhiyallaahu 'anhaa- , bahwasanya Asyura adalah hari kesembilan 
(tanggal sembilan) Muharram 


me S Ss KA Jua Ag BI JL el) pala alas tx a53 Kuis Di P3 Ae Nata aa a HD K AI 23 

Ga sala 

5 JG pkay ade AN ole Kaban da pas DS GIS olah 

Dari al Hakiem bin al A'raj bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallaahu “anhumaa 
tentang hari keberapa dilakukan puasa Asyura ? 


Ibnu Abbas menjawab: Jika kamu melihat hilal dari bulan Muharrom, hitunglah, kemudian pada 
hari kesembilannya, berpuasalah. Aku bertanya kembali: Apakah demikian nabi Muhammad 
shallallaahu 'alaihi wasallam melakukan puasa Asyura? Ibnu Abbas menjawab: Ya 


Catatan : Diatas, riwayat disebutkan dari al Hakiem bin al A'raj. Dalam Shahih Muslim (3/151, 
maktabah syamilah) riwayat dari al Hakam bin al A'raj. Berikut sanad dan matannya: 


BG 0-0 0 ge aka - Gd. &90 — 2 0ge 2. 2... 3. 0. 0 0 0 o- P Tana NP 3 N 
HI pa meely Se puadl Jia Cal) Is JUis SAY po 02 rell CAS pa) LB only layan yag — Lagas AI 


- 


A55 JB kaya? eka Ale MM (ho— Di Tam DAA oi Naa 
Wallaahu A'lam 
S3 3 CA SAN oh Up oh Oni SE AAL pa Jatah ya KE Ca 
(Fashal) Kami akan menuturkan sebagian dari fadhilah hari Asyura. 
Sesungguhnya al Husain bin Ali —-radhiyallaahu ta'alaa “anhumaa- dibunuh didalam hari Asyura 
api Eh 


Diceritakan dari Ummi Salamah -radhiyallaahu “anhaa- beliau berkata : Adalah Rasulullah 
shallallaahu “alaihi wasallam didalam rumahku, tiba-tiba masuklah Husain radhiyallaahu “anhu 
kepada beliau. Maka aku memandang keduanya dari pintu. Saat itu Husain radhiyallaahu “anhu 
bermain-main diatas dada Nabi shallallaahu “alaihi wasallam, sementara ditangan Nabi 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5399 


shallallaahu “alaihi wasallam ada sebongkah tanah, dan air mata beliau mengalir 

IA Tray JR K3 SN) Rb Bah 3) Uta II Sen Ag Kab HA AI) Al ie AN Co) gema Lali 
Dan ketika Husain radhiyallaahu “anhu sudah keluar, maka akupun masuk kepada beliau, maka 
aku berkata: “Dengan bapakku dan dengan ibuku (kalimat penebusan. Pen) aku melihat engkau, 
ditangan engkau ada tanah sambil engkau menangis, maka beliaupun bersabda kepadaku: 
“Ketika aku bersuka-cita dengannya sementara dia diatas dadaku sambil bermain-main, maka 
datanglah Jibril “alaihissalaam kepadaku. Dia memberiku tanah yang mana dia akan dibunuh 
diatasnya, maka karena itulah aku menangis. 

(Tambahan dari Penulis) 

Dalam kitab Nuuruzhzhalaam karya Syeikh Nawawi al Bantani halaman 35 : 


La us 5 sd 2 13 L3 Ls P3 Poli Catbael ol ale 2 ko Si data ya 
Diceritakan, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam memberinya (Ummu Salamah) 
sebuah botol yang didalamnya ada tanah tempat dibunuhnya Husain. Botol tersebut ditinggalkan 
disisinya 
Ie Ui Ta DI oU 3 ul HA ia Sasa omi Ol age) Jay plang Aele Al Jo asr UI WS, 

sandi Ll JB 2 3 SAN 2 Lo BI IE, ALS ma) IE DA 23 IL dlle An 
Hal itu adalah ketika Jibril mendatangi Nabi shallallaahu “alaihi wasallam dan dia mengkhabarkan 
beliau bahwasanya Husain akan dibunuh diatas tanah ini, dan dia (Jibril) memperlihatkan kepada 
beliau dari tanahnya bumi dimana Husain akan dibunuh diatasnya, dan beliaupun mencium tanah 
tersebut seraya berkata: “Celaka Karbala !” 


Dan beliau berkata kepada Ummu Salamah: “Jika tanah ini sudah menjadi darah, maka anakku, 
Husain dibunuh.” 


Dan (ketika dilihatnya tanah menjadi darah) maka terperanjatlah Ummu Salamah. Dia berkata 
kepada budak perempuannya: “Pergilah engkau kepasar. Lihatlah ada berita apa (disana).”. 


(diapun pergi kepasar) dan pulanglah dia ke Ummu Salamah. Dia berkata: Husain bin Ali 
radhiyallaahu “anhu dibunuh.” 


Selesai kutipan dari kitab: 
karya Sulthanul Auliya Asy Syaikh “Abdul Gaadir al Jiilaani radhiyallaahu “anhu . (bersambung, 
Insya Allah). 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/498433253512821/ 


2075. KEUTAMAAN ASYURA (2) 
Oleh KH. Abdullah Afif 


Dalam kitab Fat. hul Mu'in diterangkan: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5400 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


plan PLS Kap ind AG SU p padi PA ya (el) ra (3 
Dan disunnahkan mu'akkad berpuasa Asyura. Asyura ialah hari kesepuluh Muharram. Karena 
berpuasa Asyura menghapus tahun yang lewat sebagaimana dalam shahih Muslim 


A3 IA apel JB II ah Ud ella YAI Anna Ya) (SE 
Dan disunnahkan mu'akkad berpuasa Tasu'a. Tasu'a ialah hari kesembilan Muharram. Karena 


khabar Imam Muslim : “Sungguh jika aku masih hidup hingga tahun depan , sungguh-sungguh aku 
akan berpuasa di hari kesembilan”. Baliau wafat sebelumnya. 


Aa pad Mala AS ali Aan Ka Arah La ag Sa Tila AL, 
Hikmah berpuasa Tasu'a bersama Asyura adalah menselisihi yahudi. Oleh karenanya bagi orang 


yang tidak berpuasa Tasu'a agar berpuasa hari kesebelas, bahkan seandainya dia berpuasa 
Tasu'a (juga disunnahkan berpuasa hari kesebelas) karena adanya khabar (hadits) di dalamnya 


aj af ob dab 5 
Didalam kitab al Umm (diterangkan) : Tidak apa-apa menyendirikan puasa Asyura 
Adapun hadits-hadits (yang menerangkan) keutamaan bercelak, mandi dan memakai wangi- 
wangian, itu adalah termasuk bikinan pendusta. 
Dalam kitab Ianatuththalibin dijelaskan: 
Ah salt dp) 
Ucapan Mushamnif : Adapun hadits-hadits (yang menerangkan keutamaan bercelak...dst) 
Didalam kitab An Nafahat An Nabawiyyah Fil fadha'il Al “Asuriyyah karya Syeikh Al “Adawi ditulis : 
AS 3 cad! dl pkl Us ole Udah, yiile 
Al Allamah al Ajhuri berkata: Adapun hadits bercelak, Imam Hakim berkata bahwa itu hadits 
munkar. Sementara Imam Ibnu Hajar berpendapat itu hadits maudhu'. Bahkan sebagian ulama 


Hanafiyyah berkata, sesungguhnya bercelak pada hari Asyura, karena menjadi tanda kebencian 
kepada Alul bait maka wajib ditinggalkan 


TS JI Jan Aa IA adi pk UMS S3 Gl An DU AG ae ay AI IS an — La JG, JG 
Al Allamah Al ajhuri berkata : Al Allamah Shahib kitab Jam'utta'alig berkata: Dimakruhkan bercelak 
pada hari Asyura, karena Yazid dan Ibnu Ziyad, mereka berdua bercelak dengan darah Al Husain 


pada hari ini (hari Asyura) , ada yang mengatakan mereka bercelak dengan itsmid, tujuan mereka 
berdua agar senang melihat perbuatannya itu. 


0 20.0 2. 033 0 0-0 0 o o o-- (II -.. .. -. 9 - .. og- 0-0 DB 020 goo 3- goo - 
dg BJL ai Ay Ara Lg Oa db JAS ya dia, sai Lai jam JL MS, andi KU JU 
ah AS pe pasal ana oa an ala Un esai | eyaaa yp Uy elang dala Al Ie al yP me (5 Sos ai 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5401 ) 


UNAS Bira pd Ang Jae ag GI BG Nag (tag JAS 
Al Al Allamah Al Ajhuri berkata: Sungguh aku telah bertanya sebagian imam hadits dan figh 
beliau menjawab: Dalam hal-hal tersebut tidak diriwayatkan hadits yang shahih dari Nabi 
shallallaahu alaihi wasallam, dan juga tidak dari para shahabat, dan juga tidak ada satupun imam- 
imam muslimin yang menyunnahkannya. 


Demikian juga apa yang dikatakan : “Barang siapa bercelak pada hari Asyura maka tidak akan 
sakit matanya”. dan : "Barang siapa mandi pada hari Asyura maka dia tidak akan sakit”. 


0. .09 


DAN AU en ba sa 

ALA AA JL j3 JS JENIS) pel klo Garang Allah Ca) kas Sat GA mean Ne D3) 
Al Allamah Al Ajhuri berkata : Walhasil, apa yang diriwayatkan berupa amalan sepuluh macam 
pada hari Asyura tidak ada yang shahih kecuali hadits berpuasa dan memberi kelonggaran atas 
keluarga. Adapun yang lainnya ada yang dhaif. Munkar dan maudhu'. Ulama menghitungnya 
menjadi dua belas macam, yaitu: 

1. Shalat 

2. Berpuasa 

3. Silaturrahim 

4. Bersedekah 

5. Mandi 

6. Bercelak 

7. Mengunjungi orang alim 

8. Menjenguk orang sakit 

9. Mengusap kepala anak yatim 

10. Memberi kelonggaran atas keluarga 

11. Memotong kuku 

12. Membaca surat Al Ikhlash seribu kali 


Bersambung, insya Allah. | Sumber : Dari Kitab Fat hul Mu'in & Panatuththalibin juz II halaman 
266-267 |. Link kitab fat hul Mu'in : 


http://islamport.com/d/2/shf/1/29/2017.html (2/301) 
Link kitab Panatuththalibin : 


http://islamport.com/d/2/shf/1/2/185.html 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/500620449960768/ 


2076. KEUTAMAAN ASYURA (3) 
Oleh KH. Abdullah Afif 


Syeikh Abul Hamid berkata: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5402 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aa AA GS AB Da AAS Ah ya ULANG ph ET AE in 3 UYA Va Yaa 
...maka amalkanlah, wahai saudaraku, doa-doa yang terdapat dalam kitab ini, Kanzunnajaah 


wassuruur minal ad'iyati allatii tasyrahushshuduur. Karena doa-doa tersebut banyak 
faedahnya......... 


Oo 203- 0- —  0- — o- 9 - 0.90 Y @ 22 028 — 028 L00 2. 0.09 0. B3 . 9 sa -. 0-0 .. 0.90. 
Ce Alih SL AI Km US CSI al yg Una y og Lp Laga Jian! aa kasi PD ag (SAI Laila tebal likes Jas! 
Ku s kaka (peti (ilakta Je IS Uya Us Si Uas 2 s Lanal Pp NYA ale ISA 

Amalkanlah anjuran ini. Adapun yang membahayakan anda adalah ketika anda meyakini terbukti 
datangnya doa-doa tersebut dari Nabi yang agung (shallallaahu “alaihi wasallam) , agar anda tidak 
menisbatkan sesuatu yang tidak disabdakan oleh beliau shallallaahu Ta'ala “alaihi wasallam, maka 


anda masuk didalam hadits yang datang dari Nabi kita yang terpilih : “Barang siapa berdusta atas 
saya dengan sengaja maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka” 


Maka amalkanlah doa-doa tersebut,dengan bergantung kepada Allah, tanpa memperdulikan lain- 
Nya 
Bukan meyakini doa-doa tersebut dari Nabi yang mulia —'alaihi afdhalushshalaati wa azkattasliim- 
(AM pelan WE age Oya Pel Pa Tile ey Sea Ily Hasi 
Karena mengikuti salaf shalih yang mana mereka mengamalkannnya dan menganjurkannya, 
karena tabarruk dengan amal mereka yang sukses 
13 al BJL wati 
Dan karena meneladani saadat ulama sufi 
BA Ea ISA 
Dan karena mematuhi ucapan ulama yang berpesan dengan doa-doa tersebut, karena 'ngalap 
barokah' dengan af al mereka yang diridhai 
ca Te Lx Ll 3 era Konaar “ JA Us 
Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kami dengan mereka semuanya. Dan semoga 
Allah menolong kami dan anda kepada apa yang dicinta-Nya dan diridhai-Nya. Amin. 
BACAAN & DOA 
Pertama : MEMBACA HASBALAH 
Kh db Ka US par TA Oa ad Ae gw 
Diantara yang dianjurkan pada hari Asyura adalah agar menyibukkan diri dengan merendahkan 


diri dan memohon sungguh-sungguh (kepada Allah) apalagi dengan membaca HASBALAH dan 
TASBIH berikut ini, karena didalam keduanya ada faidah yang agung dan kemanfaan yang besar 


0 Lo go 8-0 


» - Bo -0 2.9 Pend 0 40 8 30 goo 0m 3 0» L20. 8 200 3 g-0 --- 0. 
Wortel Kalla! 2 US Capy petai FILA Adila 3 etnall pall Karua Gak COM Sapa Rela S3 AR 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5403 ) 


Al Allamah Imam Ad Dairabi berkata dalam Fawa'idnya, dan Sayyidii Muhamma Al Amir Ash 
Shagier dalam risalahnya, al fadha'il al “Asyuriyyah, mengutip dari al Allamah al Ajhuri: 

HA UN Ta MEETING ME ae Ga EA 
Barang siapa pada hari Asyura membaca: 


90 09 


mai niy Seal ae pig AI Ca. 


HASBUNALLAAH WANPMAL WAKIIL NPMAL MAULAA WA NIMANNASHIIR. Allah yang 
mencukupi kami, dan Dialah sebaik-baik Yang mengurusi, sebaik-baik Pemimpin dan sebaik-baik 
Penolong, sebanyak 70 kali, maka Allah akan mencegah dia dari keburukan tahun tersebut 


Kedua : MEMBACA TASBIH, TAHMID, TAKBIR, HAUGALAH DAN DOA 


An Tea BA pi SBU ya OLS SI 3 duh: 
Dan berkata dalam Fat hul Baari : Beberapa kalimah, barang siapa membacanya pada hari 
Asyura maka hatinya tidak mati. Kalimah-kalimah tersebut ialah : 

PAI j3 La lang pall Geting Ola sja Al Olbugar « 

PA BN dg ea abah Dual ea d NP 

PA BN dg la abah Dual ea tar 

Una yet Ug Tau 

ws SI AI OLS Sae) JII, gia sae Si ATA 

us Be & sag 2283 FA Giaa sus dadi 

yi di ws 5223 FA Has sas SL Ai, 

bai SIA YO, Tb v, Tag SN Usa kala DL, 

SIS 0 SL, Koran Play amoy dl Jay Kasan Vaga Je Ji At jo) 

SUBHAANALLAAH MIL'AL MIIZAAN WAMUNTAHAL 'ILMI WA MABLAGHARRIDHAA WA 
ZINATAL 'ARSYI 

WALHAMDULILLAAH MIL'AL MIIZAAN WAMUNTAHAL “LMI WA MABLAGHARRIDHAA WA 
ZINATAL 'ARSYI 

WALLAAHU AKBAR MIL'AL MIIZAAN WAMUNTAHAL 'ILMI WA MABLAGHARRIDHAA WA 


ZINATAL 'ARSYI 
LAA MALJA'A WALAA MANJAA ILLAA ILAIH 


SUBHAANALLAAH 'ADADASYSYAPI WALWATRI WA 'ADADA 
KALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI KULLIHAA 
WALHAMDULILLAAH 'ADADASYSYAFI WALWATRI WA 'ADADA 
KALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI KULLIHAA 
WALLAAHU AKBAR "ADADASYSYAFII WALWATRI WA 'ADADA 


KALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI KULLIHAA 

AS ALUKASSALAAMAH BIRAHMATIKA YAA ARHAMARRAAHIMIIN WALAA HAULA WALAA 
GUWWATA ILLAA BILLAAHIL “ALIYYIL 'AZHIIM 

WASHALLALLAAHU TA'AALAA 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII 
WASHAHBIHII AJMA'IN 

WALHAMDULILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN 


Ketiga : BERDOA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5404 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


8 Le 2202 — 0-3 03 9 Ayo 0.» - 2 oge— 

slow Nila siy tile pjg lay Lan of nang Jas alay 
Aku melihat tulisan sebagian Ulama, bahwasanya diantara perkara yang dianjurkan pada hari 
Asyura ialah doa ini: 


an 333 5 pB Unaligaloan ang Ja As Uataljasloan oa $$ Ts & Ka al 

BI ae aman Kan ga BE WAE Gg DA Getnya HP3 Gak Uje pg Lord a3 HB Up eye 
AYO EN, LA Gan as ge Au Bileyan, Wa ta alas 

ALLAAHUMMA YAA MUFARRIJA KULLI KARBIN, WA YAA MUKHRIJA DZINNUUNI YAUMA 
'MASYUURAA', WA YAA JAAMIA SYAML YA'@UUBA YAUMA 'AASYUUYAA', WA YAA 
GHAAFIRA DZANBI DAAWUUDA YAUMA 'AASYUUYAA', WA YAA KAASYIFA DHURRI 
AYYUUBA YAUMA 'AASYUUYAA', WA YAA SAAMIA DA'WATI MUUSAA WA HAARUUNA 


YAUMA 'AASYUUYAA, WA YAA KHAALIGA RUUHI SAYYIDINAA' MUHAMMADIN 
SHALLALLAAHU "ALAIHI WASALLAM YAUMA “AASYUUYAA" 


Spy APU CA demam IU Alay Url Usa 4 Ubat Yel) GAS GAN 3 Gr pai 
Sea SN ctayi Ss 
I@DHI HAAJAATINAA FIDDUNYAA WAL AAKHIRAH, WA ATHIL A'MAARANAA FII THAA'ATIKA 
WAMAHABBATIKA WARIDHAAKA, YAA ARHAMARRAAHIMIIN 


WA AHYINAA HAYAATAN THAYYIBAH, WATAWAFFANAA “ALAL ISLAAMI WAL IIMAAN, YAA 
ARHAMARRAAHIMIIN 


Sada 2 ali Asal alay tentny JT Jep Labua An NN 
WASHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WASHAHBIHII 
WASALLAM. WALHAMDULILLAAHI RABBIL “AALAMIIN 


“Ya Allah, Yang melepaskan setiap kesulitan, wahai Yang mengeluarkan Dzinnuun (Nabi Yunus) 
pada hari Asyura, wahai Yang mengumpulkan keluarga Nabi Ya'gub pada hari Asyura, wahai 
Yang mengampuni Nabi Dawud pada hari Asyura, wahai Yang melepaskan kesulitan Nabi Ayyub 
pada hari Asyura, wahai Yang mendengar doa Nabi Musa dan Nabi Harun pada hari Asyura, 
wahai Yang menjadikan roh penghulu kita, Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam , 
kekasih dan pilihan-Mu pada hari Asyura, wahai Tuhan dunia dan akhirat, Tiada Tuhan selain 
Engkau, 


Tunaikanlah hajat-hajat kami di dunia dan akhirat, dan panjangkanlah umur kami dalam ketaatan 
kepada-Mu, mahabbah (kepada)-Mu dan keredhaan-Mu, wahai Yang Pengasih di antara yang 
mengasihi. Dan hidupkanlah kami dengan kehidupan yang baik, dan matikanlah kami dalam 
agama Islam dan iman, wahai Yang Pengasih di antara yang mengasihi.. 


Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas penghulu kita, Nabi Muhammad dan ke atas 
keluarga dan sahabat beliau, dan segala pujian bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.” 


| Sumber : Dari Kitab Kitab Kanzunnajah Wassuruur Fil Ad'iyah Allatii Tasyrahushshuduur 
halaman karya Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al Guds (wafat tahun 1363 H) halaman 20 
s/d 24 dan 42 sid 46 J. Link download kitab kanzunnajaah : 
http://www.google.co.id/url?sa-t&rctzj&g&esrc-s&source-web&cd-1&ved-0CB8AFJAA8url-htt 


3A462F62Fwww.ghrib.netvc2Fvb962Fattachment.php963Fattachmentidx3D78649526dhh 
3D1344005486&ei-Fs60UKag7H8ryrOeCpICwBA&usg-AFOJCNFWKvuOxLXYXJ 59S9UAmO9KI2 
gHg&cadrrit 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5405 | 


Bersambung, Insya Allah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/501330736556406/ 


2077. KEUTAMAAN ASYURA (4) 
Oleh KH. Abdullah Afif 


Berikut hal-hal yang dianjurkan pada hari Asyura, namun sebagian ulama mengatakan hadits yang 
meriwayatkan keutamaan hari Asyura tersebut adalah maudhu' (lihat dalam kitab Al-Maudhu'aat, 
bab fi dzikri Asyura' 11/200-201, karya Imam Ibnul Jauzi). Adapun riwayatnya adalah sebagaimana 
dalam kitab I'anatuth Thalibin juz II halaman 267: 


GR) 

Faedah 
PAN Pe JA de HA P3 Pa ah ian Je AN AS Ie IE TA 
AA ga BI Cal yag Soya 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 


“Sesungguhnya Allah “Azza wa Jalla telah mefardhukan kepada Bani Israil puasa satu hari dalam 
setahun, hari “Asyura', yaitu hari kesepuluh dari bulan Muharram. 


ba Pl Ala eng YA pp la uya dal Alka la Ai Tang Uya SL M3 Le Je Iyan yap 
. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpuasa “Asyura dan lapangkanlah nafkah kalian terhadap 
keluarga kalian pada hari itu, karena sesungguhnya barangsiapa melapangkan nafkah kepada 


keluarganya dari harta bendanya pada hari '“Asyura, niscaya Allah akan melapangkan rezekinya 
sepanjang tahun. 


bi meme pol Se Ad AI DU gal HI IP ayayah 
Lakukanlah puasa Asyura', karena pada hari itu Allah menerima taubat nabi Adam,maka jadilah 
beliau orang yang bersih 


UB UK ma 
Dan Allah mengangkat nabi Idris hari itu pada tempat/kedudukan yang tinggi 
ni GA 
Dan Allah mengeluarkan nabi Nuh dari kapalnya 
On 
Dan Allah menyelamatkan nabi Ibrahim dari kobaran api 
sale ya N A1 dst, 
Dan Allah , menurunkan kitab Taurat kepada nabi Musa 
Pa Iga Ta 3 AN 


Dan Allah mengeluarkan nabi Yusuf dari penjara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5406 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ie 2... 9 20 0 @. 
- 


Ong aging de Ad 2) 3 


Dan Allah mengembalikan mata penglihatan nabi Ya gub 


0. ad 


- 08 2... 9. 


Dan Allah membebaskan nabi Ayyub dari bencana (penyakit) 


SA ata ia GA 
Dan Allah mengeluarkan nabi Yunus dari perut ikan 
Iya Ad Pa Gb A3) 
Dan Allah membelah lautan (menjadi daratan) bagi bani Israil 


Io 3. 2.5. 


A33 SN GAS Aa 
Dan Allah pada hari itu mengampuni dosa nabi Dawud 
Olagkus BU IN Jae 3) 


Dan Allah pada hari itu memberikan kerajaan kepada nabi Sulaiman 


As A5 oya PA Lo peka Ale AI Go annual APA Ika 3 
Dan Allah pada hari itu mengampuni dosa-dosa nabi Muhammad yang telah lalu maupun yang 
akan datang 


oi. 3 


3 ON 
WA Ad BI gl pp dal yag 


Hari Asyura' adalah hari pertama yang Allah ciptakan dunia 


4 


Jeda Dong BE eta PU Po APA UB er Be Kemiaa 
Sin pile ay skali oya akl ad Jp pg Jala 


Pada hari Asyura' Allah menurunkan hujan dari langit untuk pertama kalinya 


syal pa Ai Sl dj Lam) JI 


dan pada hari Asyura pertama kali rahmat Allah turun di bumi 


AM 25 Mag ea a ale WE AI, ae an el uya 
Barangsiapa berpuasa Asyura', maka seakan-akan ia berpuasa sepanjang tahun. Puasa Asyura' 
adalah puasanya para nabi. 


(A SAN Jaf 35Le Jia Jo AI Ke USG LL 2 ate AA LA 


Dan barangsiapa menghidupkan malam Asyura' maka seakan-akan ia beribadah kepada Allah 
seperti ibadahnya para penghuni tujuh langit. 


8... 0 2 024 ALN -.. Sa. an. #9 


Le Inmas 3 JAN GAS Ha gemas sent Anh AI Ga Jay LA IS HA MI ia lo ah 
Barangsiapa sholat empat rokaat dan pada setiap rokaat ia membaca Alhamdu Lillah sekali dan 
@ul Huwallah Ahad 50 (lima puluh) kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 
tahun 


0 -.90. 


0. . 0-0. ag Bug 20.500. #8. go 0-0 co. Xx 3. LDII L 02. 0.0 2. 0... 
2 Bp yang Lay da Lang Lap pl Lal LSI land! pg A81 alias pa Rep Soya ga Gd ia 


Barangsiapa memberi seteguk air minum maka Allah akan memberikan kepadanya satu gelas 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5407 ) 


minuman pada hari haus yang besar, yang mana dia tidak akan dahaga sesudah itu selamanya, 
dan seakan-akan ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap pun. 


Jas ul Dah UE ian A3 Balai ja) 
Barangsiapa bersedekah dengan suatu sedekah pada hari Asyura', maka seakan-akan ia tidak 
pernah menolak seorang pun yang meminta-minta. 
Hadi Ga Uh id Aa YA pan seba PE ag » 
Barangsiapa mandi pada hari Asyura', maka ia tidak akan mengalami sakit apapun kecuali 
kematian 


Ae aa At AA SE oa jl aa Ul da Aa aa ag » 
Barangsiapa tangannya mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepadanya, maka 
seakan-akan ia ia telah berbuat baik kepada semua anak yatim bani Adam. 
as ASEP MANA AE ANN NN & ana ae Lagu 
Dan barangsiapa menjenguk orang sakit pada hari Asyura', maka seakan-akan ia telah menjenguk 
semua orang sakit dari keturunan nabi Adam. 


BI aa HA 3 ale GA AA Yah 
Pada hari Asyura' Allah menciptakan “Arasy, Lauh, @alam, 
Sae A8 S3 (apr AAN Gl Ga al yah 
dan hari itu Allah menciptakan Jibril, dan mengangkat nabi Isa 
bla 2 PA ah GA 5 
dan pada hari itu terjadinya kiamat. (Sumber Kitab 'AANATUTHTHALIBIN juz II halaman 267). 
Riwayat diatas juga termaktub dalam kitab al Ghunyah Lithaalibii Thariigil Haggi “Azza Wa Jalla 
(juz II halaman 88 dengan lafazh yang berbeda, dan diriwayatkan dari shahabat Ibnu Abbas 
Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al @uds (wafat tahun 1363 H) berkata dalam Kitab 
Kanzunnajah Wassuruur Fil Ad'iyah Allatii Tasyrahushshuduur halaman 20 s/d 24 dan 42 s/d 46 
Aa ayah 5 wp Dika 33 Daan Ah ana AI AS Tia HL 35 Pas 
...maka amalkanlah, wahai saudaraku, doa-doa yang terdapat dalam kitab ini, Kanzunnajaah 
wassuruur minal ad'iyati allatii tasyrahushshuduur. 
Karena doa-doa tersebut banyak faedahnya......... 
Kris SU 5 US SBU TA ae Lang Li aa Jaa aa Sita Y Wr AI ily Hd ip Yaa 
ASI Ga akn MB (lia Te DAS US ES ge SITI ea 3 JAN akhi ale JS Ai 
Amalkanlah anjuran ini. Adapun yang membahayakan anda adalah ketika anda meyakini terbukti 
datangnya doa-doa tersebut dari Nabi yang agung (shallallaahu “alaihi wasallam) , agar anda tidak 
menisbatkan sesuatu yang tidak disabdakan oleh beliau shallallaahu Ta'ala “alaihi wasallam, maka 


anda masuk didalam hadits yang datang dari Nabi kita yang terpilih : “Barang siapa berdusta atas 
saya dengan sengaja maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5408 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maka amalkanlah doa-doa tersebut,dengan bergantung kepada Allah, tanpa memperdulikan lain- 
Nya 
Bukan meyakini doa-doa tersebut dari Nabi yang mulia —'alaihi afdhalushshalaati wa azkattasliim- 
CAN ala Benua PA lala Sad IL MAY padi 
Karena mengikuti salaf shalih yang mana mereka mengamalkannnya dan menganjurkannya, 
karena tabarruk dengan amal mereka yang sukses 
13 al BJL TN ep 
Dan karena meneladani saadat ulama sufi 
Aa Tag AI SAE 
Dan karena mematuhi ucapan ulama yang berpesan dengan doa-doa tersebut, karena 'ngalap 
barokah' dengan af al mereka yang diridhai 
oa Aa Lx Ls 3, banyu Kontaar “ JA Us. 
Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kami dengan mereka semuanya. Dan semoga 


Allah menolong kami dan anda kepada apa yang dicinta-Nya dan diridhai-Nya. Amin. 
Bersambung, Insya Allah. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/502061623149984/ 

2072. Kisah Seputar Hari Asyura : TRADISI BUBUR 
SURAN 


Oleh KH. Abdullah Afif 


makanya disebut BUBUR SURAN. Tapi apakah kawan tahu mulai kapan asal muasal hidangan 
yang khas tersebut ? Ingin tahu ? Coba simak keterangan yang termaktub dalam hamisy Kitab 
Panatuththalibin, juz II halaman 267: 


LE Cai Pe Ta ag SA GA de 2 AT ea ON ab An aah CA DS 

Da aan SA la si oa AS Tan jan LAS Ag Ulas ca Inai ayat Jani it of PAT mali 
aluudi ale 3 OS 3 oat laa NY end West leale TP Lema — elygile pu Sy - aye gam aka 
Sabda Nabi : WA AKHRAJA NUUHAAN MINASSAFIINATI. Allah mengeluarkan nabi Nuh dari 
perahu. Ceritanya : Sesungguhnya Nabi Nuh 'alaihissalam ketika berlabuh dan turun dari kapal, 
beliau bersama orang-orang yang menyertainya,mereka merasa lapar sedangkan perbekalan 
mereka sudah habis. Lalu Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk mengumpulkan sisa-sisa 
perbekalan mereka.Maka dengan serentak merekapun mengumpulkan sisa-sisa perbekalan 


mereka, ada yang membawa seraup biji gandum, ada yang membawa biji adas, ada yang 
membawa biji kacang ful,ada yang membawa biji himmash (kacang putih) dll, sehingga terkumpul 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5409 | 


matang lalu mereka menyantapnya bersama-sama sehingga kenyang semuanya. dengan 
berkahnya Nabi Nuh “Alaihissalaam. 


Je dj la: 
sebagaimana dalam Al-@uran (11:48) 
aa dag Sa en 3 
Difirmankan: “Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami 
atasmu dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersamamu. 


R01. Sco-0. No - H0 0 02 - 0-98 3 9 3. 9. 8 Lo. oo 0 - 23 La 280p... 
malang (UNS Jaka oyad alas pel Ay ly pile pg ian Geli Sekai — OB jali ag yo) dong de Fade plab Jgi WS OS, 

Mena aa, 
Dan itu adalah pertama kali makanan yang dimasak dibumi setelah adanya Thaufan (banjir 
bandang. Jw), 


Dengan adanya peristiwa tersebut ,maka orang-orang menjadikannya sebagai tradisi yang mereka 
laksanakan setiap hari Asyuro, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dan dibagikan 
kepada fugoro wal masakin,maka akan mendapatkan pahala yang besar. 


SN PP ga 
Selesai, dari Kitab Arraudhul Faa'ig 
Catatan : Cerita tersebut diatas juga termaktub dalam kitab Nihayatuzzain halaman 196) 
Pa SA Aa bah da Kh 


pada hari Asyura 


IPB Le AG pala pa S 
pada hari Asyura tujuh dijadikan bubur 
Sa De 
Dah Gb Lah 
Kaacang putih, kacang polong dan kacang brul 
ini adalah yang shahih dan yang mangul 


Catatan : 
1. Cerita tersebut diatas juga termaktub dalam kitab Nihayatuzzain halaman 196 


Nuh 'alaihissalaam berjumlah sekitaar 40 (empat puluh) an. Kadzaa Akhbarani Bihii Syaikhunaa. 
Wallaahu A'lamu Bishshawaab. Bersambung, Insya Allah. 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5410 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/502065713149575/ 
2073. Kisah Seputar Asyura : PEDAGANG KURMA 
PENYANTUN ANAK YATIM 


Oleh KH. Abdullah Afif 
Diceritakan bahwa di Mesir ada seorang laki-laki pedagang kurma, namanya Athiyah bin Kholaf . 


Dia termasuk orang yang kaya raya. (Oleh karena suatu hal ) dia menjadi miskin. Dia tidak punya 
apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badan untuk menutupi auratnya . 


0 L202 - 0.0 8 3-3 A38 0. 20 20... -9 0 o- -... - Oo 202 — So. Ac 
al 
Ketika hari Asyura datang, ia melakukan shalat shubuh di Masjid Amru bin Ash. Kebiasaan yang 


berlaku di masjid itu pada hari biasa adalah tidak diperkenankannya para wanita masuk masjid 
tersebut kecuali pada hari Asyura saja, untuk tujuan berdoa. 


Jab Ugaly AN A5 ella up Ijin yah td aan pa yel HB 
Di masjid itu, 'Athiyah bin Kholaf berdoa bersama orang banyak. Dia terpisah dari para wanita, 
tiba-tiba datang kepadanya seorang wanita bersama anak-anak kecil. 
BB pal BAU) papi DAA Lali ada Hp dea end sita EA) G6 SL dj Au DL dya US$ 
Bia Be Ih Ca Si Bi To aP UP Ul aa AA 3 LP Lag tema Taat Sel Uj ia Ul. 
Wanita itu berkata : "Wahai tuan, Aku minta kepada anda,Demi Allah, semoga tuan bisa 
meringankan kesulitanku dan sudi memberi sesuatu yang aku gunakan untuk bisa memenuhi 
kebutuhan makan anak-anak ini. Sementara bapak mereka telah wafat. Dia tidak meninggalkan 
satu apapun untuk mereka. Aku adalah Syarifah. Aku tidak tahu siapa yang aku tuju. Aku tidak 


keluar kecuali hari ini, itupun dengan darurat yang menjadikan aku hajat untuk mengorbankan 
diriku. Dan itu bukan merupakan kebiasanku. 


x Part no ala Cage AK sala Ol9 en NAD b Far dna WAN CGI sai & Je Is 
NI Ia) 
'Athiyahpun berkata dalam hatinya : "Aku tidak mempunyai sesuatu. Tidak ada milikku keculai baju 


ini. Jika aku lepas akan terbukalah tubuhku. Jika wanita ini aku tolak, alasan apakah yang akan 
aku kemukakan pada Rasulullah —shallallaahu “alaihi wasallam- 


bb dasi An aa ai IL 

Akhirnya 'Athiyah berkata kepada wanita tersebut : "Mari ke rumahku. Aku akan memberimu 
sesuatu." 

Ai ad or Pen Kk: cos os aku in Any Jean Ai Ie sh Aja Sd MANA 

Maka wanita itu pun mengikuti 'Athiyah sampai di rumahnya. Lalu 'Athiyah menempatkannya 


didepan pintu rumahnya. Athiyahpun masuk kerumah dan mencopot bajunya. Dia mengenakan 
sarung lusuh yang ia punya. Diberikanlah baju yang ia copot tadi kepada wanita dari sisi pintunya. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5411 ) 


SA Tas Ie 3 OA Vj kdi Jon Uya A1 Wadi SI 
Lalu ia mendoakan 'Athiyah : "Semoga Allah memberikan pada tuan pakaian-pakaian surga dan 
tuan tidak akan membutuhkan kepada orang lain selama hidup tuan." 
JD IBAN Si Jah ASI GE) ito ih 
'Athiyah merasa senang dengan do'a wanita tersebut. lapun menutup pintunya, masuk 
kerumahnya. Ia berdzikir hingga larut malam 


3 AN is aa sa lane anta Malas tang Usul Ona an SP el dau & 
Opa Clan Holi na Cah Cp GAN gl Ui Jon ja To gia HA. 

Kemudian Athiyah tidur. Ketika tidur, ia bermimpi melihat bidadari, belum pernah orang melihat 
wanita lebih cantik darinya. Di tangan wanita itu ada buah apel yang mengharumkan antara langit 
dan bumi. Buah apel tersebut dberikannya kepada Athiyah ketika buah apel itu dibelah, dari 
belahan apel itu keluar pakaian dari pakian surga yang tidak terbanding dengan di dunia sesisinya. 


Pakaian itu dikenakannya pada 'Athiyah bin Kholaf. Setelah pakaian itu dikenakan, bidadari itu 
duduk di pangkuannya. 


ad sali, ali LX mad : . 1 OT Ha TEA ONE 2g - - JG Had P, Uang late Ul sud test aa Ag JUS 

Au Hg LA 
'Athiyah lantas bertanya : "Siapakah kamu ini?" "Aku adalah 'Asyura, istrimu di surga," jawab 
bidadari itu. "Dengan amal apakah aku memperoleh kemuliaan seperti ini?" tanya 'Athiyah. Lalu 


bidadari itu menjawab : "Dengan seorang janda miskin, dan anak-anak yatim yang kemarin 
engkau berbuat baik kepada mereka.” 


DE na opa sang ar MU ang UNA ma sa any ali 
Maka Athiyah terbangun, dan dia sangat senang yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala, 
sementara tempat dimana ia berada semerbak dari bau wanginya. 


SEK oa) lan Cai 
Kemudian ia mengambil air wudhu, dan iapun melaksanakan shalat dua rakaat sebagai tanda 
rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala 
Kemudian Athiyah mengangkat pandangannya ke langit seraya berdoa : “Wahai Tuhanku. Apabila 


mimpi dalam tidurku itu benar dan bidadari dalam mimpiku itu adalah istriku di surga, maka 
matikanlah aku saat ini juga untuk bertemu dengan-Mu." 


AI J3 Neng Jne Hb UK Hal Uas, 
Belum usai doa dipanjatkan, Allah menyegerakan ruh Athiyah ke surga Daarussalaam 
| Sumber Kitab : Irsyadul Ibad halaman 150 J. Semoga bermanfaat. Bersambung, Insya Allah. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/502067849816028/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5412 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2074. Kisah 'Asyura : SEORANG NASHRANI MASUK 
ISLAM BERKAT MEMULIAKAN ASYURA' 


Oleh KH. Abdullah Afif 
Wat 8, udle y P3 Tai PE A1 Set rd JS Aye ap 3 AN “ CI Gas s - S3 
ai, SU ea Ain nine (AI Okiat Lemas Ja Ol Bike | adan “dl ia Na EN 
Imam Yafi'i menceritakan : Bahwasanya di kota Array (kota kuna terletak di Iran Utara) terdapat 
@adhi yang kaya-raya. Suatu hari kebetulan hari Asyura' datanglah seorang fagir. Berkatalah si 
miskin tadi, “Semoga Allah memulyakan tuan @adhi, Wahai tuan Gadhi, adalah saya seorang fagir 
yang mempunyai tanggungan keluarga. Demi kemuliaan hari ini, saya meminta pertolongan dari 
tuan agar tuan memberi saya sepuluh keping roti, lima potong daging dan uang dua dirham”. Sang 
Gadhi menjanjikan akan memberinya pada waktu Zhuhur. 


Orang fagir itu pun kembali pada waktu Zhuhur kepada sang Gadhi, tapi sang @adhi 


menjanjikannya sampai waktu Ashar. Dan ketika datang waktu Ashar, sang @adhi tidak 
memberikan apa-apa 


Maka pergilah si fagir dengan patah hati 
Ls aa Ca Ika sb HI os DL Ab Ayan Pp 
Maka si fagir melewati seorang nashrani yang sedang duduk-duduk di hadapan pintu rumahnya. 
Berkatalah si fagir kepada si nashrani: “ Demi keagungan ini hari, berilah saya sesuatu.” 
Fandi Kia U3 Hye JS 
Si Nashrani bertanya, “Hari apakah hari ini?” 
Maka si fagirpun menerangkan sebagian keutamaan-keutamaan hari Asyura'. 
Hd aa en AG Mt Ka LA adas 
Berkata si Nashrani , “Katakan apa hajatmu, karena engkau telah bersumpah dengan agungnya 
kemuliaan hari Asyura 
pa, HN jadi d Sie 
Maka si fagir menuturkan kepada si nashrani (kebutuhannya, yaitu) sepuluh keping roti, lima 
potong daging dan uang dua dirham 
Y lia) RS uas 13 Ss el Ud, ON Kia 2JE3 buaya op Ao HL iso sal Hae alastis 
Maka si nashranipun memberi si fagir sepuluh gafizah (nama takaran, kurang lebih 12 sha”) 


gandum, seratus potong daging dan uang dua puluh dirham seraya berkata: “Ini untuk kamu dan 
keluarga kamu, selagi aku masih hidup (akan aku beri) setiap bulan, karena kemuliaan hari ini.” 


o- 7 30 90. ... 
2 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5413 ) 


Dan pulanglah si fagir ke rumahnya : 


Ito 633) Udh ed Terle Laah PUS US oli 2 Jah KO mad Oli La Ul IL cell Uya AB yag Sian AL 

AAN JO Voer AI SU IU CA pai oli 
Ketika malam tiba dan sang Gadhi tidur dan bermimpi mendengar suara seseorang yang tidak 
terlihat orangnya, orang itu berkata : “Angkat kepalamu!”. Maka sang gadhipun mengangkat 
kepalanya, tiba-tiba dai melihat dua buah istana yang dibangun dari batu-bata bersalut emas dan 
sebuah lagi dibangun dari yagut merah. Ia bertanya, Ya Tuhan, apa dua istana ini ?”. Terdengar 
jawaban, “Keduanya untuk kamu andaikan saja kamu mau memenuhi hajat si fagir. Maka ketika 
kamu menolak dia, kini istana itu milik seorang Nashrani ”. 


SSI aa RI ali BL PATI JA Si 
Sang Gadhipun pergi ke rumah si nashrani seraya bertanya kepadanya , “Amal kebaikan apakah 
gerangan yang kau buat tadi siang ?" 
ON HS di 
Si nashrani bertanya: “Ada apa gerangan ?" 
ra Si dil pai & alas 2 Je » “Ju UEA Site 


- 
(111 


Maka sang gadhipun menceritakan mimpinya, kemudian dia berkata kepada si nashrani: “Juallah 
amal baik yang engkau perbuat terhadap si fagir kepadaku dengan harga seratus ribu dirham !” 


borpaih Ss ai :Ja 25 Sl UJe Ipin Ls ts 
Kata si Nashrani: “ Wahai @adhi, setiap amal yang diterima adalah mahal, aku tidak akan 


menjualnya sekalipun dengan harga bumi serta seisinya, apakah kamu kikir (sayang / tidak mau 
memberikan) kedua istana itu untukku ?” 


plang Cam ih 

Sang gadhipun berkata: “Bukankah engkau bukan orang Islam ?” 
PA “3 adi Un Miasupot Kesha Ud Va Aga Ju, JUN ab. 
Ketika itu juga orang Nashrani itu memotong ikat pinggangnya, dan mengucapkan dua kalimat 


syahadat : ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 
RASUULULLAAH. Dan sesungguhnya agama nabi Muhammad adalah yang benar. 


| Sumber : Kitab Irsyadul Ibad halaman 78 (maktabah syamilah halaman 149) |. Wallaahu A'lam. 
Semoga bermanfaat. 


Pekalongan, Jumat 9 Muharram 1434 H / 23 Nopember 2012 M 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/502070393149107/ 


2192. AMALIYAH REBO WEKASAN ( MUOGADDIMAH ) 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
PN AIA em 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5414 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AMALIYAH REBO WEKASAN : Mugaddimah 


Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali @uds ( wafat tahun 1363 H) berkata dalam Kitab 
Kanzunnajah Wassuruur Fil Ad'iyah Allatii Tasyrahushshuduur halaman 20 s/d 24 dan 42 s/d 46 


-00 Seo. 90. 0d 80.90 9 - 0ogo -— 038 -— - 9 o- L 9 ...9 Tn B3 o Pa 0-0 - 

sia JA yA 3S ob Deed as Raso uya 039 pad Ta pST ASI ia Ae IS AU Jasb 

maka amalkanlah, wahai saudaraku, doa-doa yang terdapat dalam kitab ini, Kanzunnajaah 
wassuruur minal ad'iyati allatii tasyrahushshuduur. 

Karena doa-doa tersebut banyak faedahnya 

Kis BCA Lan US SBU AN Lang Hepi aa Jaa aa Sita Y Wen II ily Hd ti Yaa, 

ABI ja akan Toe tata Te LAS ja SI ES ye SIP abdi 3 JAN only ale JS Ai 

Amalkanlah anjuran ini. Adapun yang membahayakan anda adalah ketika anda meyakini terbukti 

datangnya doa-doa tersebut dari Nabi yang agung , agar anda tidak menisbatkan sesuatu yang 

tidak disabdakan oleh beliau shallallaahu Ta'ala “alaihi wasallam, maka anda masuk didalam 


hadits yang datang dari Nabi kita yang terpilih : “Barang siapa berdusta atas saya dengan sengaja 
maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka”. 


Maka amalkanlah doa-doa tersebut,dengan bergantung kepada Allah, tanpa memperdulikan lain- 
Nya 
Bukan meyakini doa-doa tersebut dari Nabi yang mulia —'alaihi afdhalushshalaati wa azkattasliim- 
AU mala en NA AN cad IL MAY PS, 
Karena mengikuti salaf shalih yang mana mereka mengamalkannnya dan menganjurkannya, 
karena tabarruk dengan amal mereka yang sukses 
13 al BJL Katie 
Dan karena meneladani saadat ulama sufi 
BA Ed SA 
Dan karena mematuhi ucapan ulama yang berpesan dengan doa-doa tersebut, karena 'ngalap 
barokah' dengan af al mereka yang diridhai 
oa dua Lx Ls 3, R33 kena H JA 
Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kami dengan mereka semuanya. Dan semoga 


Allah menolong kami dan anda kepada apa yang dicinta-Nya dan diridhai-Nya. Amin. 
Bersambung, Insya Allah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/525342987488514/ 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5415 


2193. AMALIYAH REBO WEKASAN (1) 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
Mm 3 daa al Kadal JG, 
Al Allamah Syeikh Ad Dairabi berkata dalam Mujarrabatnya 
AP 
FAIDAH 
YEN SAI ap Ui Dae Al Si Bab TS ga SN, SSI Jal 2 aah jai 3 
GI ul SA “dl O1E OS Te 29 rai si 
Sebagian orang yang marrifat dari ahli kasyaf dan tamkin menyebutkan: setiap tahun, turun 
320.000 cobaan. Semuanya itu pada hari Rabu akhir bulan Shafar, maka pada hari itu menjadi 
sulit-sulitnya hari di tahun tersebut. 
AI Bj Tp an CA Bt Lily Boga Re Ag Lain 3S) ISS LA s5 af pa UB aya 
CAS Gs DU pH JS 2 AS ALAN La MA ba ye aa Ba AG ga 
LN GS IL US Abi aa Te Sp pa d3 
Barang siapa shalat pada hari itu 4 rakaat, yang mana setiap satu rakaat sesudah surat Al Fatihah 
dia membaca: 
- Surat Innaa A'thainaakal Kautsar 17 kali 


- Surat Al Ikhlash 5 kali 
- al Muawwidzatain (Surat Al Falag dan Surat Annaas) masing-masing satu kali 


Maka Allah Ta'ala dengan kemurahan Nya menjaga orang tersebut dari semua bala" yang turun 
pada hari itu, dan satu bala' dari bala - bala' tersebut tidak mengitarinya sampai akhir tahun. 


LA LG X0 


ya alan Asal, 
Doa yang agung tersebut ialah: 
No Pes A — 
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. Dengan menyebut asma Allah Yang maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang 
lay onta AT Je) anna Udara Je Ji AI ey 
WA SHALLAAHU TA'AALAA 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WA 


SHAHBIHII WASALLAM. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas 
junjungan kita Nabi Muhammad dan atas keluarga serta para sahabat beliau 


Ge ga in BMA GAYA BO AN 
SAI SU Wany Ugal « AYI Sa aa ea Jaka Uc Jana be en, 
ALLAAHUMMA YAA SYADIIDAL GUWAA WA YAA SYADIIDAL MIHAAL WA YAA 'AZIIZ 
DZALLAT LIMZZATIKA JAMIIU KHALAIKA IKFINII MIN JAMII' KHALGIKA YAA MUHSINU YAA 


MUJAMMILU YAA MUTAFADLDLILU YAA MUN'IMU YAA MUKRIMU YAA MAN LAA ILAAHA 
ILLAA ANTA BIRAHMATIKA YAA ARHAMARRAAHIMIIN 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5416 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ya Allah Wahai Yang Maha Kuat kekuatan-Nya, wahai Yang sangat rekadaya-Nya, wahai Yang 
Maha Perkasa yang mana kepada keperkasaan-Mu tunduklah segala makhluk, cukupkanlah aku 
dari segala makhluk-Mu, wahai Yang Maha Baik, wahai Yang Maha Memperindah, wahai Yang 
Maha Memberi karunia, wahai Yang Maha Memberi nikmat, wahai Yang Maha Memulyakan, 
wahai Yang tiada Tuhan selain Engkau, kasihilah aku dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha 
Penyayang di antara para penyayang. 
AN AE GE BA GA Bah Hg ta dna Sh ata 
maa dai AL Y Ta Ya On Yaa Ng 33 Ai are Hb LA 
ALLAAHUMMA BISIRRIL HASAN WA AKHIIHI WA JADDIHII WA ABIIHI IKFINII SYARRA 
HAADZAL YAUMI WAMAA YANZILU FIIHI YAA KAAFI ( FASAYAKFIIKAHUMULLAAHU 
WAHUWASSAMIIUL 'ALIIM ) WAHASBUNALLAAHU WANI'MAL WAKIIL WALAA HAULA 
WALAA GUWWATA ILLAA BILLAAHIL 'ALIYYIL 'AZHIIM 


Ya Allah, dengan rahasia yang ada pada sayyid Hasan, saudaranya (Sayyid Husein) , kakeknya 
(Nabi Muhammad shallallaahu “Alaihi wasallam) , ayahnya (sayyidina Ali) ,ibunya (Sayyidah 
Fathimah), serta keturunannya jauhkanlah hamba dari keburukan hari ini dan keburukan yang 
turun di dalamnya, wahai Dzat Yang mencukupi. ( Allah akan mencukupi kamu sekalian dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha mendengar). 


Dia adalah sebaik-baik Dzat Yang mencukupi dan menguasai, tiada daya dan kekuatan selain 
hanya dari Allah yang maha Agung dan maha Luhur 


lay teng DI ge aasan Cage de JUS AI eko. 
WASHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALIHII WASHAHBIHII 


WASALLAM . Dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya atas junjungan kita Nabi 
Muhammad beserta keluarga dan para shahabat beliau. Insya Allah, bersambung. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/525344614155018/ 


2194. AMALIYAH REBO WEKASAN (2) 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
PPI AS 3 AT - ph Ant JG: 

WA GAALA ASYSYAIKH AL BUUNIYYU RAHIMAHULLAAHU TA'AALAA FI KITAABIL 
FIRDAUSI 
Syeikh al Buni rahimahullah berkata dalam Kitab Al Firdaus 

ni sand oa io pl Ag An Jja Ja eh 2 
INNALLAAHA 'AZZA WA JALLA YUNZILU BALAA'AN FII AAKHIRI ARBPAA'A MIN SHAFARA 
BAINASSAMAA' WAL ARDHI 


Sesungguhnya Allah “Azza wa Jalla menurunkan bala" di akhir Rabu bulan Shafar antara langit 
dan bumi 


FA YA KHUDZUHUU AL MUWAKKALU BIHII WA YUSALLIMUHUU ILAA @UTHBIL GHAUTSI 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5417 ) 


FAYUFARRI@UHUU 'ALAL “AALAM 


Lalu diambil oleh yang ditugaskan dengannya dan diserahkan kepada Guthbul Ghauts , kemudian 
@uthbul Ghauts menyebarkannya ke penjuru alam 


FAMAA HASHALA MIN MAUTIN AU BALAAIN AU HAMMIN ILLAA WA YAKUUNU MINAL 
BALAA | ALLADZII YFARRIGUHUU AL @UTHBU. Maka apa yang terjadi berupa kematian, bala 
ataupun kesusahan adalah dari bala yang disebarkan oleh @uthbul Ghauts tersebut. 


FA MAN YURID ASSALAAMATA MIN DZAALIKA FAL YUSHALLI SITTA RAKA'AATIN. Barang 
siapa ingin selamat dari semua itu maka shalatlah enam rakaat 


AA Te er) & aa s1, ori el Ii s en 
YAGRA U FIL UULAA BI UMMIL @UR'AANI WA AAYATIL KURSIYYI. WA FITSTSAANIYATI 


SUURATAL IKHLAASHI FII KULLI RAK'ATIN. Pada rakaat pertama dia membaca Surat Al 
Fatihah dan Ayat Kursi. Pada rakaat kedua membaca (Surat Al Fatihah) dan Surat Al Ikhlash. 


LA pa an SO 
TSUMMA YUSHALLII “ALANNABIYYI SHALLALLAAHU “ALAIHI WASALLAM BI AYYI 


SHALAATIN. Kemudian (usai Salam) dia membaca shalawat atas Nabi shallallaahu “alaihi 
wasallam dengan bacaan shalawat manapun. 


B3 
& 


Ten lia pa £ 
TSUMMA YAD'UU BIHAADZADDUV'AA 1. Kemudian berdoa dengan doa ini 


Usia: 

FA YAGUULU. Dia membaca : 
2. PEG Sal ola JT aja 3 PP da TE SI SIK, Swt Smk WL 5 abi 
SP RUN la aU SB ba DB dh NS aa 
Kala play penata JT Jay Kama Casa de Al le) 
ALLAAHUMMA INNI AS'ALUKA BI ASMAA'KAL HUSNAA WA BIKALIMAATIKATTAAMMAATI 
WA HURMATI NABIYYIKKA MUHAMMADIN SHALKLALLAAHU “ALAIHI WASALLAM AN 
TAHFAZHANII WA AN TU'AAFIYANII MIN BALAAYIKA YAA DAAFPAL BALAAYAA YAA 


MUFARRIJALHAMMI WA YAA KAASYIFAL GHAMMI IKSYIF 'ANNII MAA KUTIBA 'ALAYYA FII 
HAADZIHISSANATI MIN HAMMIN AU GHAMMIN INNAKA 'ALAA KULLI SYAFIN GADIIR. 


Ya Allah, Sesungguhnya hamba memohon Engkau dengan Asma Engkau yang bagus, dan 
kalimah Engkau yang sempurna, dan dengan kehormatan Nabi Engkau, Nabi Muhammad 
shallallaahu “alaihi wasallam, agar Engkau menjaga hamba, Engkau melindungi hamba dari bala 
Engkau, Wahai Dzat Yang menolak segala bala, wahai Dzat Yang menghilangkan kesedihan, 
Wahai Dzat yang melenyapkan kesusahan, hilangkan dari hamba perkara yang ditulis atas hamba 
didalam tahun ini berupa kesedihan atau kesusahan. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas 
segala sesuatu. 


WA SHALLALLAAHU “ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WASHAHBIHII 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5418 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WASALLAMA TASLIIMAA. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam sebenar-benar salam 
atas penghulu kami, Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan shahabat beliau. Bersambung, Insya 
Allah. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/525346174154862/ 


2195. AMALIYAH REBO WEKASAN (3) 


Oleh : Yai Abdullah Afif 

ni GA 2 SAE AA WI en oh ye Ui 
WA DZAKARA BA'DHUSHSHAALIHIIN ANNA AAKHIRA ARBI'AA'A FII SHAFARA YAUMU 
NAHSIN MUSTAMIRRIN. FA YUSTAHABBU AN YAOGRAYA FIIHI SUURATA YAASIIN , FA IDZAA 
WASHALA ILAA @AULIHII TA'AALAA "SALAAMUN GAULAN MIN RABBIN RAHIIM" 


YUKARRIRUHAA TSALAATSA MIATIN WA TSALAATSA 'ASYRATA MARRATAN. TSUMMA 
YAD'UU 


Ba'dhushshalihin menuturkan bahwasanya akhir Rabu di dalam bulan Shafar adalah hari nahas 
yang terus menerus. Dianjurkan agar membaca Surat Yasin pada hari itu. Ketika sampai 
“SALAAMUN @AULAN MIN RABBIN RAHIIM" diulang 313 kali. Kemudian berdoa : 


Or an 3 - AP Ie 2.90 9. - 9 0 .g0 09 go 0 - 0 - “90 OA Bo. 3 0 3 
BE oa le Volaiy lenloi aan Le UI ii) OLI, Jiya Kamen cya Lg Leni Alap Lama Uda Gile Jo pal 
na. 291 2 0. 0 0. 0 . 9 - 9 - Pe Te PN an -9 - rena Had Ya 
SALA Ag BUANG Op maa ca SIN Gmail Lag Lali Obor pall lol Lag Lah yi) Slim 


ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALAATAN TUNJIINAA BIHAA 
MIN JAMIL AHWAALI WAL AAFAAT WA TA@DHII LANAA BIHAA JAMIAL HAAJAAT WA 
TUTHAHHIRUNAA BIHAA MIN JAMIPISSAYYI AAT WA TARFA'UNAA BIHAA A'LADDARAJAAT 
WA TUBALLIGHUNAA BIHAA A@SHAL GHAAYAAT MIN JAMINIL KHAIRAAT FIL HAYAAT WA 
BA'DAL MAMAAT. 


Ya Allah, limpahkanlah shalawat (rahmat) atas penghulu kami Nabi Muhammad, semoga dengan 
berkah shalawat itu Engkau lepaskan kami dari segala bencana dan musibah, Engkau tunaikan 
segala hajat kami, Engkau bersihkan kami dari segala kejahatan dan Engkau tingkatkan derajat 
kami, Engkau sampaikan tujuan maksimal kami dari semua kebaikan kehidupan kami baik di 
dunia maupun sesudah wafat. 


HA tam IS le BA PI oya GP Lag slah ja Jala Us yel malik 

ALLAAHUMMASHRIF 'ANNAA SYARRA MAA YANZILU MINASSAMAA'T WA MAA YAKHRUJU 

MINAL ARDHI. Ya Allah, hindarkanlah kami keburukan perkara yang turun dari langit, dan yang 
keluar dari bumi. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu 

Ain emang AT Ig asnn ana Se IE Loh 

WA SHALLALLAAHU TA'AALAA 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WA 


SHAHBIHII WASALLAM. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan salam atas penghulu 
kami, Nabi Muhammad, keluarga beliau dan shahabat beliau. 


83 


Pe aa Der iaba De AN “Ab R3 20 020 
Kata AI Us AI Ily eat) G3 madu ea 3 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5419 ) 


Kemudian berdoa dengan perkara yang penting baik masalah dunia maupun akhirat , dan 
memohon kesehatan dan keselamatan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, bersambung 

LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/525346847488128/ 


2196. AMALIYAH REBO WEKASAN (4) 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
Banyu Jimat 
Diawali dengan shalat sunnah 

YEL Hy la pnng JUU oa AS Upin bal UII HN meal ya) 
Dan diantara yang mujarrab untuk menolak bala dan menjaga dari bala adalah menulis ayat-ayat 
berikut, dan meleburnya (dengan air), kemudian meminum airnya 


220 0 — - 


SA Wa G Gel) Haa Kaif (AI Aom 3) NE MSN AU Klo up Oh ena KONI el GIB 
ASI AU SI ATI WS SUN Ca Ia Lan Gal Ka La UU Lalat) SUUI oaia US Ig al). 
Pengarang kitab Na'tul Bidayat berkata : Diriwayatkan, bahwasanya barang siapa yang melakukan 
shalat empat rakaat yang telah lalu, kemudian berdoa juga dengan doa yang lalu, yaitu 
“ALLAAHUMMA YAA SYADIIDAL GUWAA”. Setelah itu kemudian menulis ayat-ayat berikut dan 
membasuhnya dengan air lalu meminumnya maka dia aman dari bala yang turun pada siang hari 
itu sampai sempurnanya tahun 
dia OT: 
Ayatnya yaitu : 
(ML sent) Gde GD LO yag Laga AS Gl aa Cle GOA LM Aa Hy AN Pl 
Pa laa Al al JS ya Lele Labor eiab Ke 
Pig ta ON Oa Vgg HAN pan Saja Gg AP PE oo Una Valak DG Gaal Ga UYA ola la 
Aku (pengarang kitab Kanzunnajaah) berkata :Riwayat ini, yang mana dilakukan oleh syaikh kami, 
radhiyallaaahu “anhu adalah yang lebih bagus, karena dapat memanfaatkannya secara umum 
untuk anak-anak, para wanita dan para hamba dan sebagainya yaitu bagi orang-orang yang tidak 
bisa melakukan hal yang telah dituturkan dahulu. Adapun tata-caranya adalah sebagai berikut: 
1. Sholat Sunnah 4 Rokaat 
2. Tiap Satu Rokaat Membaca : FATIHAH satu kali, INNAA A'THOINAAKAL KAUTSAR 17 kali, 


AL IKHLASH 5 kali, AL FALAA satu kali dan ANNAAS satu kali 
3. Kemudian berdoa : 
Ka Pra ajaa RA : TKA Ke, Manar am da Maa las PN yaa DI —a 
maa kaka ut ja ea Tana : Wali is: 0 3 SN aa is: Km Url 3 ya Ge aje G «Ibu 
« AA — “ tam 2 F an « ea YI — Y 2 u aa 3 
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. Dengan menyebut asma Allah Yang maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5420 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WA SHALLAAHU TA'AALAA 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHII WA 
SHAHBIHII WASALLAM. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas 
junjungan kita Nabi Muhammad dan atas keluarga serta para sahabat beliau. 


ALLAAHUMMA YAA SYADIIDAL GUWAA WA YAA SYADIIDAL MIHAAL WA YAA 'AZIIZ 
DZALLAT LIIZZATIKA JAMI'U KHALAIKA IKFINII MIN JAMIN! KHALAIKA YAA MUHSINU YAA 
MUJAMMILU YAA MUTAFADLDLILU YAA MUN'IMU YAA MUKRIMU YAA MAN LAA ILAAHA 
ILLAA ANTA BIRAHMATIKA YAA ARHAMARRAAHIMIIN. 


Ya Allah Wahai Yang Maha Kuat kekuatan-Nya, wahai Yang sangat rekadaya-Nya, wahai Yang 
Maha Perkasa yang mana kepada keperkasaan-Mu tunduklah segala makhluk, cukupkanlah aku 
dari segala makhluk-Mu, wahai Yang Maha Baik, wahai Yang Maha Memperindah, wahai Yang 
Maha Memberi karunia, wahai Yang Maha Memberi nikmat, wahai Yang Maha Memulyakan, 
wahai Yang tiada Tuhan selain Engkau, kasihilah aku dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha 
Penyayang di antara para penyayang. 

AA EK ESA SA Pan Ha Ia dn beb yah pa 
play Anto AN Je) agan aga Je Ji AI Jha, 
ALLAAHUMMA BISIRRIL HASAN WA AKHIIHI WA JADDIHII WA ABIIHI IKFINII SYARRA 
HAADZAL YAUMI WAMAA YANZILU FIIHI YAA KAAFI. ( FASAYAKFIIKAHUMULLAAHU 
WAHUWASSAMIIUL 'ALIIM 3. WAHASBUNALLAAHU WANI'MAL WAKIIL WALAA HAULA 
WALAA @UWWATA ILLAA BILLAAHIL 'ALIYYIL 'AZHIIM 


Ya Allah, dengan rahasia yang ada pada sayyid Hasan, saudaranya (Sayyid Husein) , kakeknya 
(Nabi Muhammad shallallaahu “Alaihi wasallam) , ayahnya (sayyidina Ali) ,ibunya (Sayyidah 
Fathimah), serta keturunannya, jauhkanlah hamba dari keburukan hari ini dan keburukan yang 
turun di dalamnya, wahai Dzat Yang mencukupi ( Allah akan mencukupi kamu sekalian dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha mendengar). Dia adalah sebaik-baik Dzat Yang mencukupi dan 
menguasai, tiada daya dan kekuatan selain hanya dari Allah yang maha Agung dan maha Luhur . 


WASHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALIHII WASHAHBIHII 
WASALLAM. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada baginda Nabi Muhammad . 
Beserta keluarga dan para sahabatnya. 


Kemudian menulis ayat tersebut dibawah ini, lalu dibasuh dengan air, dan airnya diminum : 
(Oa el Uda (Ola Oyong Ganga Aa Ll Aa AI RA 3 TI IE na Ky ya YP Dl 
PAI plan CR Xl yah JS ega Lele Layla #Sle 
Keterangan : Amaliyah Rebo Wekasan dari nomor 1 s/d nomor 4 bersumber dari kitab: 
Ts Das P3 Lea 3 Jml da P3 
Kanzunnajaah Wassuruur Fii Al Ad'iyah Allatii Tasyrahushshuduur halaman 24-25. Karya : Syeikh 
Abdul Hamid bin Muhammad Ali @uds (1280 H — 1334 H) 
VA Amal AI Ed st KN Da Aa jas BN dag LI & #Lals data 
Beliau adalah salah satu Ulama Mekkah al Mukarramah pada abad XIV H. Dan salah satu Imam 
Magam Asy Syafi'i di Masjidil Haram. Sumber Download : 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5421 


http://cb.rayaheen.net/userfiles/files/1455.zip 
Tidak diawali dengan shalat sunnah 


Dalam Ta'liigat Nihayatuzzain halaman 67 (cetakan Al Ma'arif Bandung) diterangkan: 
Le) 
Ucapan Mushamnif “LI NAAZILATIN' 
jae pb ya skaal All 3 Ga aa Bini CU s Jasa Pp Pa SU of saya sial Ta Jaa 
Ba'dhul Fudhala telah mengutip, bahwasanya telah datang (riwayat) sesungguhnya bala -bala' 


yang ditakdirkan didalam setahun dipindah dari al Lauh al Mahfuzh ke langit dunia pada malam 
akhir Rabu dari bulan Shafar 


Th TP Ag TA Aa SI 
Dan sesungguhnya barang siapa menulis tujuh ayat ini didalam satu wadah, Idan meleburnya 
dengan air, lalu meminumnya, maka satupun dari bala -bala' tersebut tidak menimpanya 
ea 
ayat-ayat tersebut ialah : 
(Xl senat le PO gol Ganga AS Pln, prada Pl, nba SE AE ag My YP Pl 
—) otata Ha pg AI Alan Ga GA (pepe Laglss pub £Kas 
Ayat-ayat di atas ada tujuh SALAM. Wallaahu A'lam. Semoga bermanfaat. 
Pekalongan, Selasa Paing 25 Shafar al Khair 1434 H / 8 Januari 2013 M 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/52534 78241546971 


2198. MEMBUBARKAN MAJELIS DENGAN BACAAN 
SHALAWAT 


PERTANYAAN : 
Man Epunk 


Nyumbang jawaban yuk, besok bahtsul masail di Demangan. Bagaimana syara' menanggapi 
praktik di masyarakat membubarkan jama'ah dengan shalawat? 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-syafi'i 
Mohon koreksinya, ini saya tulis ulang dari sebuah blog... Berkata Imam Al Munawi Rahimathullah : 
SI OS Sai Gel LI 1 SI 3 Tini Jaa B 1 6 gado ya Alai Bal due Sy) (de 32k 4 el S3 ass 
AI Ae al de LAI ye Eli Katy Dika cl YA Ol aga BS, AI Biloama "SIG ISI 
A3 AT 3 La plug Ale 
“Maka, dianjurkan untuk menyebut nama Allah dan bershalawat atas RasulNya, ketika hendak 


bangun dari majelis, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa sunah dalam berdzikir dan shalawat 
dengan lafaz mana pun, tetapi yang lebih sempurna adalah dzikir dengan: Maha Suci Engkau, Ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5422 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah dengan memujiMu, Aku bersaksi Tiada Ilah Kecuali Engkau, aku memohon ampunanMu, 
dan aku bertobat kepadaMu. Sedangkan bacaan shalawat kepada Nabi Shallallahu “Alaihi wa 
Sallam adalah bacaan yang ada pada akhir tasyahud.” (Faidh Al Gadir, 5/560. Cet.1. 1415H- 
1994M. Darul Kutub Al “Ilmiyah, Beirut). 


2 Ghufron Bki 
KAI OndUaI Aileh egab JLN Akar ya Sl ye BAYI lag tele AI Ula Gal de all ae ye IA Pj Yale L 
Tue dai 


Tidaklah duduk berkumpul suatu kaum kemudian membubarkan diri tanpa bacaan shalawat pada 
Nabi SAW, kecuali 


Walloohu a'lambishshawab.. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/526239610732185 


2252. WAKTU KESUNNAHAN TIDUR AOILULAH 
PERTANYAAN : 
oa ai 
Assalamualaikum. Minta tolong dengan sangat kepada admin & member untuk bersdia 
menyundulkan ibarot waktunya tidur goilulah. Syukron. 
JAWABAN : 
1. Tektitek Tanariyo 
kram Ang Jeli kan KE US JB SMU yg pal ye Aan Usa JB JD as Ust JB Ole Gas 
SP IL Gd or jp ae Wo OLI JB) VA JB PAT ot TPI LA LI HAB og Kalaan 0 AI Ae Wlon 
elang Ala AI lap AI gang AS BP Goal Dj tabel Ang Y GAS Yg Jadi US L IE Jae 93 dal 
Al GP AAL gt ion P JAS G1 Uya Udan pal Uji AR ikan Sal JB paha ot Gpsala bi Ia Sal Way 
Ala Gl 3 idh EAEB yaon SE only Tej per pekany Ale Al bo AI Sya HA ai US JEA Aep ujar yg 
gomes Jia JB SS 
Sal Ily BPI pad) (CAS A3 er lg Ale AI ko — AI Jgn ea US) Ale Cal GA. 
Laka Lgekor By (Arab Aap YI Saka Yg Jb US LA) 1 Jas an Gg (oi Ja SAI Aa Gg: 
la Ole ALA) 2 Ala B3 (AE EA Pe II IP — pelary del AI Ule —AI Jaan MLS) 
& Jitu) . 
VI Haag ad Urea) Telo! oa elalali palang ALAN, Aisi yel) SULA JL Abg € Anal Jema 3 BAL Casl—YI ola 
B Sang ABI JB JI Ja La ym € Bloaly Jaten or MAY Ika 3 HB AI ym IL ae NI Trek 
Wp Aly 0 Lekemat BAJU ae Ega or ygadel Jang 6g ygadil dala La VI ea Lin mama Y dell 0 eleb lika 
Ipa Ups SUS ya sada Talindil j8. Udh KSEI II Igpai AV 4 Anadel 3D Ama La JI padi ia GA LAI, slaall 0g Hp 
kel Sd (461 sp Jep jfup. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5423 


Mar IP 3 pg IV Ir Ji Tamil SI LS JB Al dah ye LIL oa Jt al da0 3 Me Ea 
Jet Anadel 2DL0 Ang eri FUI JIE Ande day Ce oa ag CP Jade JB UAS Rendi (obb IG YAI demak 
slowsali JG 

yag KAdg SL ia 1 gadi JU (el! AG Jak Readil IL Ag) gd (ri By Ja ad ly (MIL JB) 
ASLI 3 INI Ja Rn p 3 Ugal IS PAI 2 (El $ Liga pdl & al And paily adlh UG 6 Sa Jl slah 
C3 dug CAN J3 Laga mb 3 Wlaih GI USU LADLS Ag Ogah «SUS 3 opb3 Jamil Okita Anadil ayuy 

SE Role pr la de sll AU LS) pg oya AL La OS atas (92 20) BE Aan. 

J3 BLK O yeah IS AT olima " Anal ag Jadi y Aradek SS US "1 0nb3 Sd 3 ml Lau Sela lia le) 
Saad 3 omi Lae Ga NB Co AYI ang Ogln F Ogah ISS AG Ela Bole OLS Ul 
Ani y ay Jgl ea Ja Gde Gilas AKSI) 4 oma! Sy Cr nadel elang OS eng dala AI la Cai Ol Lil oniy 
ASI ye” aga dah SE OI $ tm LAI jay ob le. 

yag ——— Anne! 33 (1996 / 1416 5 pil din BJ Ga US ai Sa em Sela 


aje ata tel 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-2408&idto-2413&bk no-53&ID-349 


PI Ria Rep BUSI RA Gea NI nadi GELI Siaga or BI AS ar HAL LIL eU ra le UM 3: 
joel Ragu telan sae ——— #indall 63) 12003 / 21424 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-7781D-28 
2. Ghufron Bkl 


Bagi orang yang ahli shalat tahajjud di sunahkn @OYLULAH yaitu tidur sebelum tergelinciry 
matahari/belum masuk waktuy shalat zhuhur. : 


Y. &: Pj 2. Lal open! 2 j3, Songioll Badi Ja pal D3 yA Aongitad eyang 9 
3. Sunde Pati 


Bismillah, tidur goilulah menurut keterangan di kitab igna' adalah tidur siang sebelum tergelincirnya 
matahari / sebelum waktu dzuhur. 


dy Ale AI lo Aji pala pul Ujt. gay Sigi Ja pal gag BAN Aomgtall orang (116 IT) pari FYI 
oya gal alay Jeli ala le DAU | piatu 

Disunnahkan bagi orang yang tahajjud tidur siang dulu yaitu tidur sebelum tergelincirnya matahari, 
dan kesunahan tidur goilulah ini kedudukannya sama sahur bagi orang yang puasa karena ada 


hadis Nabi saw : Bantulah dirimu dengan goilulah/tidur siang bagi yang giyamul lail. HR. Abu 
dawud. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/553989151290564/ 


2378. PAHALA YANG TIDAK TERPUTUS 


PERTANYAAN : 
Riani Inayah Tsaniyah Sofyan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5424 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu'alaikum..para kiayi/guru..mhon pnjelasanx., 3 hal yang tdak t,ptus dari orang yang sdah 
meninggal... "apa aja?.,dan pakah da hadistx?mhon djelaskan. Syukron 


JAWABAN : 
» Rain Taka Arcadaya 


Wa'alaikum salam. Yang pertama : ilmu yang bermanfaat. Yang kedua : memiliki anak yang 
sholeh & sholehah. Yang ketiga : amal jariyyah. Ini dalilnya: “ Jika anak Adam meninggal, maka 
amalnyaterputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan 
anak shaleh yang berdoa kepadanya.” (HR Muslim). 


2 Kharis Dharul Hudha 


Di dalam kitab tangikhul gaul...Hadis hadis..Imam buhori muslim juga ada.... Idza mata ibnu 
adama (apa bila anak cucu adam mati..) Ingkotonga ngamaluhu (maka akan pts amal 
perbuatannya) illa min salasin (kecuali 3 perkara). 


1). sodakotin jariatin (sodakoh jariah) 
2). aw ngilmim yuntafangu bih (ilmu yang bermanfangat) 
3). aw solihin yadngu lah (anak yang soleh dan sholehah yang selalu mendo'akan ke 2 orang 
tuanya 
2 Ghufron Bkl 

Sby Ad yaaa pekama SL Elo abg gd ag ia le al Hayo Blao LDU oya YP Alas Gdatil .oT al Aalyy Sg el Ol Bj 

YAN OV CrJUbI Hile| Lal Y elo le WII 1 Anin mill eleo Ol aah An 

Tiga amal yang tidak terputus : amal jariyah, ilmu yang bermanfa'at dan anak yang soleh / muslim 
yang mendo'akan. Tapi untuk no 3 tidak khusus anaknya saja / setiap orang islam yang 
mendoakan pahalanya sampai pada mayit, dalam hadits di atas menyebutkan anak hanya 


sebagai motivasi pada anak untuk mendo'akan orang tuanya yang meninggal. Wallohu a'lam 
bisshowaab. 


LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/587951417894337 
2431. MAKALAH : SEPUTAR MALAM NISHFU SYA'BAN I 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
|. Fadhilah / Keutamaan 
1. Dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban juz 12 halaman 481, hadits nomor 5665 : 


BD. X0 ADA Oo 


GP AS op Ao adl pl Ui 1 JG So Ma ptt Wa IU 03 TS ly tag SAI Ala og Kaban Urat 
JA Aa Dgn MP PAR MN JA AN PO ah 
2 HA ya AL cd pa 

dari shahabat Mu'adz bin Jabal dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda : 


“Sesungguhnya Allah akan mengawasi makhlug-Nya di malam Nishfu Sya'ban kemudian 
mengampuni semua makhluk-Nya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan”. Link : 


http://islamport.com/w/mtn/Web/3005/11343.htm 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5425 | 


Catatan : Al Hafizh Al-Haitsami berkata dalam kitab Majma'uzzawaid juz VIII halaman 126, hadits 
nomor 12860 : 

og Pen aan Sg pan alay 
HR. Aththabarani dalam (Mu'jam) Al Kabir dan (Mu'jam) Al Ausath. Rijal (para perawi) keduanya 
tsigah. Link : 
http://islamport.com/w/kri/Web/2927/15777.htm 


Catatan : Hadits diatas juga diriwayatkan oleh Imam Ath Tabarani dalam “Musnad Asysyaamiyyiin” 
juz IV halaman 365, hadits nomor 3570 : 


AS MI Ga Spa ap AP DU ily AI GP Alas Gee US All yi lha US R73 Gal yi kaan Wi 
Aa se ga NN la Dp Ja Sp 
Link : http://islamport.com/w/mtn/Web/3018/5077.htm 
2. Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah juz I halaman 444, hadits nomor 1388 : 


0 9. ox o- 0-2 2-3 0 8. 0 20 0 -.090. 0 a90 aa oo -.. a 0 $ 01-90 0. 
Aa P Jina op BN AS oi ReLAN YP Man op adlh GP Bana Gd Gal Ulat BIG aa Wita lidi (IP yg gol Hor 
AI OB Ungkei Nya 0 Lelad Igagih Ola ya Casa Akal SAS | kun dala AN la AI Syry JB JI Hb ala dee 
is Uas Ui diet Sen UT eni UTS ABI ika ya UT id GM ella JI email yA Uh J3 


0 3 9 


Dari shahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata: Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda: 
“Apabila ada malam nishfu Sya'ban maka shalatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang 
harinya. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu ketika matahari terbenam, Dia 
berfirman: “Adakah orang yang meminta ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya? 
Adakah orang yang meminta rizki maka Aku akan memberinya rizki? Adakah orang yang 
mendapat cobaan maka Aku akan menyembuhkannya? Adakah yang begini, dan adakah yang 
begini ..begini...hingga terbit “. Link : 

http://islamport.com/w/mtn/Web/2995/1818.htm 

Catatan : Al Hafizh Ibn Rajab dalam kitab Lathaa'iful Ma'aarif (juz | halaman 151, maktabah 
syamilah) menilai bahwa sanad hadits diatas adalah dha'if Berikut teks selengkapnya: 


de JL EA WA BI gp ah DAS GAN AJ) gak AI ah JA DI KA 
| Me Tek ea 
Link : http://islamport.com/w/akh/Web/2838/33.htm 


Catatan : Syeikh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al Mubaarakfuuri dalam Kitab 
Tuhfadzul Ahwadzi, Syarh Sunan Tirmidzi (juz III halaman 367, maktabah syamilah) , beliau 
mengomentari hadits-hadits yang menerangkan keutamaan malam Nishfu Sya'ban sebagai 
berikut: 

“Hadits-hadits di atas secara keseluruhan merupakan sebuah hujjah yang membantah anggapan 
sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil kuat yang menjelaskan tentang 
keutamaan malam nishfu Sya'ban”. Link : 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5426 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


idfrom-1322&idto-1323&bk. no-56&ID-524 
3. Dalam kitab Nuzhatul Majaalis wa Muntakhabun Nafaa 'is, karya Syeikh Abdurrahman Ashafuuri 
Asysyafi'i, halaman 147 : 

ALA Vga Haag (AI JIN ja ag Dena La Sita AI ja adi ALI AA Lag Gp sila JG 
Imam Atha' bin Yasar berkata : “Tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul Gadar 


dibandingkan dengan Nishfu Sya'ban. Ia merupakan salah satu malam yang mana doa 
didalamnya mustajab” . Link : 


http://islamport.com/w/adb/Web/574/147.htm 

4. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al Umm juz I halaman 264 : 

Kira AS) ng se Jia Jadi AI) ara II, andi d3 IG yes d Ag MeA OI 2 OS Si Lah 
Ola Ga 

Telah sampai kepada kami, bahwasanya dikatakan : “Sesungguhnya doa mustajab didalam 5 

(lima) malam, 

1. Malam Jum'at 

2. Malam Idul Adha 

3. Malam Idul Fitri 

4. Malam tanggal 1 Rojab 


5. Malam Nishfu Sya'ban. Link : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-3181D-558 


5. Al Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Lathaa'iful Ma'aarif (juz | halaman 151, maktabah syamiilah) 
mengatakan : 


10 01 AD .. .OAY 3 9 and - 0. 90 OR 0, 0 9. 0 2. @ og 02 BD. . . .. 9 0» 2.00 
Lpah O yakgion 3 Lgi yadang pen yaPy PAS Gy Ilang J paka Oldna gp MAS pal Jal ya Oya OS Olas ya dad Ud, 


29 La s 


"Malam Nishfu Sya'ban adalah para tabi'in dari penduduk Syam, seperti Khaalid bin Ma'daan, 
Mak huul, Lugman bin Amir dan lainnya mereka mengagungkannya dan bersungguh-sungguh 
pada malam itu dengan beribadah." 


Selanjutnya Al Hafidh Ibnu Rajab berpesan : 
"Maka seyogyanya bagi orang mukmin untuk mencurahkan pada malam itu untuk berdzikir kepada 
Allah dan berdoa agar diampuni dosa-dosanya". Link : 


http://islamport.com/d/1/akh/1/113/792.html 
Aalu Sel SI, 
Bersambung, Insya Allah... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/abdullah-afif/seputar-malam-nishfu-syaban/10151676688687778 


2432. MAKALAH : KEUTAMAAN DIBULAN NISFU SYA'BAN 


PERTANYAAN : 
Tokh Berlian Siceper 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5427 


Assalaamu'alaikum . Ustadz ustadzah, minta dalil tentang fadhilah / keutamaan nisyfu sya'ban,, 
JAWABAN : 

Ady Abd Rahim 

Wa'alaikumussalaam. KEUTAMAAN DIBULAN NISFU SYA'BAN 


set AOA 3 mat aa Bam al Ja Sasak ag Tae Asa ah BAN 0 abal 

gag — alat gal Vido 2 ad oya plat Ular JG, giantdd! Kana AS Gp MAL op Aaja Wil 1 JB, Can up LAS 

Ha PPAS op MI ye JASA ya dah 0 OLI ot LA ot GA Ae yag — Ea Sal Y KPI GP LA op kas 
BAY) die pead jikah Ola oya Jua Al 3 dilas II Jl 3 BL AI lan) 1 alay tele AI oo adl ye Jero 

ga). 


” Telah mengabarkan kepada kami abu abdillah al-hafidh, dan abu abdillah ishag bin Muhammad 
bin yusuf as-sus dan abu bakar Muhammad bin al-hasan, mereka berkata : telah mengabarkan 
kepada kami abu al--abbas Muhammad bin ya'gub, berkata : telah menceritakan kepada kami 
yazid bin uhammad bin abdishomad al-dimasay, berkata : telah menceritakan kepada kami hisyam 
bin kholid, berkata: telah menceritakan kepada kami abu khulaid ( ngutbah bin hammad ) - dari al- 
auza'l, dan ibni tsabit ( abdrurrahman bin tsabit bin tsauban ) — dari bapak-nya, dari makhul, dari 
malik bin yakhamir, dari mu'adz bin jabal, dari nabi Muhammad shollallahu “alahi wasallam, 
bersabda: ( sesungguhnya pada malam nisfu sya'ban ( pertengahan bulan sya'ban ) allah akan 
melihat makhluknya, lalu allah akan mengampuni kesalahan seluruh makhluknya, kecuali orang 
yang musyrik atau orang yang bertengkar )”( fadhail al-awgat — imam abi bakar ahmad bin Husain 
al-baihagi — wafat thn 458 H. ). 


9 dal GS iman Uya AA AS ja Taglaa YP AAL Uji mahal 0S Ban Gl al Ulil ALI Aas Lite LINE (AS yi Cpanel Wo 
byagan lt pagi Ola ya Jail AI OS ISI y 5 pel y dala AI Syury SU JB jae AN ang Ab la de 
dian YP ob dpan VE A33 Ijin ya VL daid | WIN ole II mel Dg Les Ja AI OB ya jU 

PAI alas ce NAS VI jAS VI alel) 
Telah menceritakan kepada kami al-hasan bin ali al-khalal, telah menceritakan kepada kami 
abdurazzag, telah memberitakan kepada kami ibnu abi sabrah, dari Ibrahim bin Muhammad dari 
muawiyah bin abdillah bin jafar dari bapak-nya dari sayyidina ali bin abi thalib ra., berkata : 
rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda : ( apabila malam nisfu sya'ban ( pertengahan 
bulan sya'ban ) telah tiba, maka shalatlah di malah harinya, dan berpuasalah di siang hari, 
sesungguhnya allah turun ke langit bumi pada saat itu ketika matahari terbenam, kemudian allah 
berfirman : adakah orang yang meminta ampunan kepada-ku, maka aku mengampuninya ? 
adakah orang yang minta rezeki, maka aku akan memberinya rezeki ? adakah orang yang 
mendapat cobaan, maka aku akan menyembuhkannya? Adakah begini....dan adakah begini... 

.hingga terbitnya fajar ). 

Pr ut Ro ab Ulil UUS daa Lao : YES pl BU Aas or HL) AN AI AS op Bea 
JUS) lawu Il ant Sl) HIU ya IP bel mna jl DAS pel y Ale AI lo el alih 1 IU Alie yoy ei 
uan HL it ab SI SS Gg EL B 3 IE Ogngg Elle II Hat Ol BE LSI, A5) 
(HS pb SAS ya ASN pikh , Wal slama Jl Oles ya Ind WI Jje Oles Al Of) 1 JW, Jeli 


Telah menceritakan kepada kami abdah bin abdillah al-khuza'l dan Muhammad bin abdil malik abu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5428 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bakar, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami yazid bin harun, telaha memberitakan 
kepada kami hajjaj dari yahya bin abi katsir , dari urwah, dari aisyah RA., dia berkata : ( suatu 
malam aku kehilangan nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar dan 
mencarinya, ternyata beliau berada di bagi menengadahkan kepalanya ke langit , beliau lalu 
bersabda : wahai aisyah, apakah engkau takut allah dan rasulu-nya mengurangi ( hakmu ) 
atasmu?” ia menjawab : aku telah mengatakan tidak , hanya saja aku khawatir engkau 
mendatangi seorang dari istrimu. Maka beliau pun bersabda : sesungguhnya pada malam nisfu 
sya'ban allah akan turun ke langit bumi, lalu allah mengampuni orang-orang yang lebih bayak dari 
jumlah bulu kambing ).( RH. Ibnu majah-wafat 275 H. ). 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/608494772506668/ 


F0052. SEBAGIAN 'AMALIAH DI MALAM NISFU SYA'BAN 


Membaca surah yasiin sebanyak 3x sesudah sembahyang sunat ba'diah maghrib dengan Niat 
sebagai berikut: 


1. NIAT YANG PERTAMA 


BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM. Ya Allah Ya Tuhanku ampunilah segala Dosaku dan Dosa ibu 
bapaku dan Dosa keluargaku dan dosa jiranku dan Dosa muslimin dan muslimat, dan 
panjangkanlah umurku di dalam tha'at ibadat kepada engkau dan kuatkanlah imanku dengan 
berkat surat Yasiin. 


2. NIAT YANG KE DUA 


BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM. Ya ALLAH YA TUHANKU ampunilah segala dosaku dan dosa 
ibu bapaku dan dosa keluargaku dan dosa jiranku dan dosa muslimin dan muslimat, dan 
peliharakanlah diriku dari segala kebinasaan dan penyakit, dan kabullanlah hajatku dengan berkat 
surat Yasiin. 


3. NIAT YANG KETIGA 


BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM. YA ALLAH YA TUHANKU ampunilah segala dosaku dan 
dosa ibu bapaku dan dosa keluargaku dan dosa jiranku dan dosa muslimin dan muslimat, dan 
kayakanlah hatiku dari segala makhluk dan berilah aku dan kelurgaku dan jiranku HUSNUL 
KHATIMAH dengan berkat surat Yasiin. 


Amalan di Malam Nishfu Sya'ban 
Mengenai doa dimalam nisfu sya'ban adalah sunnah Rasul saw, sebagaimana hadits2 berikut : 


Sabda Rasulullah saw : “Allah mengawasi dan memandang hamba hamba Nya di malam nisfu 
sya'ban, lalu mengampuni dosa dosa mereka semuanya kecuali musyrik dan orang yang pemarah 
pada sesama muslimin” (Shahih Ibn Hibban hadits no.5755) 


berkata Aisyah ra : disuatu malam aku kehilangan Rasul saw, dan kutemukan beliau saw sedang 
di pekuburan Bagi', beliau mengangkat kepalanya kearah langit, seraya bersabda : “Sungguh 
Allah turun ke langit bumi di malam nisfu sya'ban dan mengampuni dosa dosa hamba Nya 
sebanyak lebih dari jumlah bulu anjing dan domba” (Musnad Imam Ahmad hadits no.24825) 


berkata Imam Syafii rahimahullah : “Doa mustajab adalah pada 5 malam, yaitu malam jumat, 
malam idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan rajab, dan malam nisfu sya'ban” (Sunan 
Al Kubra Imam Baihagiy juz 3 hal 319). 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5429 | 


dengan fatwa ini maka kita memperbanyak doa di malam itu, jelas pula bahwa doa tak bisa 
dilarang kapanpun dan dimanapun, bila mereka melarang doa maka hendaknya mereka 
menunjukkan dalilnya?, 


bila mereka meminta riwayat cara berdoa, maka alangkah bodohnya mereka tak memahami 
caranya doa, karena caranya adalah meminta kepada Allah, 


pelarangan akan hal ini merupakan perbuatan mungkar dan sesat, sebagaimana sabda Rasulullah 
saw : “sungguh sebesar besarnya dosa muslimin dengan muslim lainnya adalah pertanyaan yang 
membuat hal yang halal dilakukan menjadi haram, karena sebab pertanyaannya” (Shahih Muslim). 


disunnahkan malam itu untuk memperbanyak ibadah dan doa, sebagaimana di Tarim para Guru 
Guru mulia kita mengajarkan murid muridnya untuk tidak tidur dimalam itu, memperbanyak 
Algur'an doa, dll 


Pada malam tanggal 15 Sya'ban (Nisfu Sya'ban) telah terjadi peristiwa penting dalam sejarah 
perjuangan umat Islam yang tidak boleh kita lupakan sepanjang masa. Di antaranya adalah 
perintah memindahkan kiblat salat dari Baitul Mugoddas yang berada di Palestina ke Ka'bah yang 
berada di Masjidil Haram, Makkah pada tahun ke delapan Hijriyah. 


Sebagaimana kita ketahui, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang menjadi kiblat salat 
adalah Ka'bah. Kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau memindahkan kiblat salat dari 
Ka'bah ke Baitul Mugoddas yang digunakan orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk kiblat 
salat mereka. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjinakkan hati orang-orang Yahudi dan 
untuk menarik mereka kepada syariat al-Guran dan agama yang baru yaitu agama tauhid. 


Tetapi setelah Rasulullah saw menghadap Baitul Mugoddas selama 16-17 bulan, ternyata 
harapan Rasulullah tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling dari ajakan beliau, 
bahkan mereka merintangi Islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk 
menyakitinya. Mereka menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan. 


Karena itu Rasulullah saw berulang kali berdoa memohon kepada Allah swt agar diperkenankan 
pindah kiblat salat dari Baitul Mugoddas ke Ka'bah lagi, setelah Rasul mendengar ejekan orang- 
orang Yahudi yang mengatakan, "Muhammad menyalahi kita dan mengikuti kiblat kita. Apakah 
yang memalingkan Muhammad dan para pengikutnya dari kiblat (Ka'bah) yang selama ini mereka 
gunakan?" 


Ejekan mereka ini dijawab oleh Allah swt dalam surat al Bagarah ayat 143: 
Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa 
yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot... 


Dan pada akhirnya Allah memperkenankan Rasulullah saw memindahkan kiblat salat dari Baitul 
Mugoddas ke Ka'bah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 144. 


Diantara kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam pada malam Nisfu Sya'ban adalah membaca 
surat Yasin tiga kali yang setiap kali diikuti doa yang antara lain isinya adalah: 


"Ya Allah jika Engkau telah menetapkan aku di sisi-Mu dalam Ummul Kitab (buku induk) sebagai 
orang celaka atau orang-orang yang tercegah atau orang yang disempitkan rizkinya maka 
hapuskanlah ya Allah demi anugerah-Mu, kecelakaanku, ketercegahanku, dan kesempitan 
rizkiku.." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bacaan Yasin tersebut dilakukan di masjid-masjid, surau-surau atau di rumah-rumah sesudah 
salat maghrib. 


Sebagian dari orang-orang yang mengaku ahli ilmu telah menganggap ingkar perbuatan tersebut, 
menuduh orang-orang yang melakukannya telah berbuat bid'ah dan melakukan penyimpangan 
terhadap agama karena doa dianggap ada kesalahan ilmiyah yaitu meminta penghapusan dan 
penetapan dari Ummul Kitab. Padahal kedua hal tersebut tidak ada tempat bagi penggantian dan 
perubahan. 


Tanggapan mereka ini kurang tepat, sebab dalam syarah kitab hadist Arbain Nawawi diterangkan 
bahwa takdir Allah swt itu ada empat macam: 


1. Takdir yang ada di ilmu Allah. Takdir ini tidak mungkin dapat berubah, sebagaimana Nabi 
Muhammad saw bersabda: 


KY di SUN 
"Tiada Allah mencelakakan kecuali orang celaka, yaitu orang yang telah ditetapkan dalam ilmu 
Allah Taala bahwa dia adalah orang celaka." 


2. Takdir yang ada dalam Lauhul Mahfudh. Takdir ini mungkin dapat berubah, sebagaimana 
firman Allah dalam surat ar-Ra'du ayat 39 yang berbunyi: 


Me anna ten PUN 
"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki, dan di 
sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauhul Mahfudz)." 


Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa beliau mengucapkan dalam doanya yaitu "Ya Allah 
jika engkau telah menetapkan aku sebagai orang yang celaka maka hapuslah kecelakaanku, dan 
tulislah aku sebagai orang yang bahagia". 


3. Takdir dalam kandungan, yaitu malaikat diperintahkan untuk mencatat rizki, umur, pekerjaan, 
kecelakaan, dan kebahagiaan dari bayi yang ada dalam kandungan tersebut. 


4. Takdir yang berupa penggiringan hal-hal yang telah ditetapkan kepada waktu-waktu yang telah 
ditentukan. Takdir ini juga dapat diubah sebagaimana hadits yang menyatakan: "Sesungguhnya 
sedekah dan silaturrahim dapat menolak kematian yang jelek dan mengubah menjadi bahagia." 
Dalam salah satu hadits Nabi Muhammad saw pernah bersabda, 


- 0200, 20-20 AB 3.0. - o- 9 Lo000 00 28 @ 
Oya Ol Jd SNI slow adaay OVER 2) VI eLamal Cat SNI) slow Of. 


"Sesungguhnya doa dan bencana itu diantara langit dan bumi, keduanya berperang, dan doa 
dapat menolak bencana, sebelum bencana tersebut turun." 


Diantara kebiasaan kaum muslimin pada malam Nisfu Sya'ban adalah melakukan salat pada 
tengah malam dan datang ke pekuburan untuk memintakan maghfirah bagi para leluhur yang 
telah meninggal dunia. Kebiasaan seperti ini adalah berdasar dari amal perbuatan atau sunnah 
Nabi Muhammad saw. Antara lain ada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihagi dalam 
Musnadnya dari Sayidah Aisyah RA, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: 


"Pada suatu malam Rasulullah saw berdiri melakukan salat dan beliau memperlama sujudnya, 
sehingga aku mengira bahwa beliau telah meninggal dunia. Tatkala aku melihat hal yang demikian 
itu, maka aku berdiri lalu aku gerakkan ibu jari beliau dan ibu jari itu bergerak lalu aku kembali ke 
tempatku dan aku mendengar beliau mengucapkan dalam sujudnya: "Aku berlindung dengan 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5431 ) 


maaf-Mu dari siksa-Mu, aku berlindung dengan kerelaan-Mu dari murka-Mu: dan aku berlindung 
dengan Engkau dari Engkau. Aku tidak dapat menghitung sanjungan atas-Mu sebagaimana 
Engkau menyanjung atas diri-Mu." Setelah selesai dari salat beliau bersabda kepada Aisyah, "Ini 
adalah malam Nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah 'azza wajalla berkenan melihat kepada para 
hamba-Nya pada malam Nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan bagi orang-orang yang 
meminta ampun, memberi rahmat kepada orang-orang yang memohon rahmat, dan mengakhiri 
ahli dendam seperti keadaan mereka." 


Nabi Muhammad saw pada malam Nisfu Sya'ban berdoa untuk para umatnya, baik yang masih 
hidup maupun mati. Dalam hal ini Sayidah Aisyah RA meriwayatkan hadits: 


2-8 - LOR 20 020 3 00. 38. —. 2 L 09 - - 2. 38 
"Sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah keluar pada malam ini (malam Nisfu Sya'ban) ke 


pekuburan Bagi' (di kota Madinah) kemudian aku mendapati beliau (di pekuburan tersebut) 
sedang memintakan ampun bagi orang-orang mukminin dan mukminat dan para syuhada." 


Banyak hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, at-Tirmidzi, at-Tabrani, Ibn Hibban, Ibn 
Majah, Baihagi, dan an-Nasa'i bahwa Rasulullah saw menghormati malam Nisfu Sya'ban dan 
memuliakannya dengan memperbanyak salat, doa, dan istighfar. | TAMBAHAN DARI Azmikakecil 
Kaumkusam AzmikaCupu |. 


4398. KAIFIYAH MEMBACA SURAT YASIN & DO'A MALAM 
NISHFU SYA'BAN 
OLEH : Yai Abdullah Afif 


Pertama : 
Dari Kitab Kanzunnajah Wassuruur fil Ad'yah Allatii Tasyrahushshuduur karya Syeikh Abdul 
Hamid bin Muhammad Ali Guds (Kudus) Beliau berkata (di halaman 47-48): 


asas dll ab Ggabuall 955 «3306 Obat Co Alai ahh pol JB Cmlis baik 2le3 203 383 
“alan 9d LS usg D9 Ke al Peri HS HASI Peran dd ye9 Ag20195 CU) leosg Sal 3. 


Telah dikumpulkan doa ma'tsur dan masyhur yang sesuai dengan keadaan khusus di malam 
Nashfu Sya'ban. Doa tsb dibaca kaum muslimin pada malam yang berkah, sendirian atau 
bersama-sama di masjid-masjid mereka dan di tempat lain. Salah satu dari mereka menuntun doa 
tsb atau dia berdoa sementara yang man dn 


wUl yg Me dal ul 


Adapun tata caranya sbb:Setelah usai shalat maghrib, sebelum membaca doa kamu baca surat 
Yasin tiga kali 

Bacaan Yasin Pertama : Diniati agar diberi panjang umur 

Bacaan Yasin Kedua : Diniati agar terhindar dari bala 

Bacaan Yasin Ketiga : Diniati agar tidak menggantungkan diri dengan orang lain 


io ASI Das 15 dos boga 1545 Lo 


Setiap selesai membaca Surat Yasin kamu iringi dengan membaca Do'a Nishfu Sya'ban 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 
Ika SENI 33 1393 
Inilah doa yang mubarok (diberkahi) tsb : 


5 Gala ya Yg Gal IS UG Kelllalng 303 Jl 59 yaS0 bia ale Ul ologot Jl ya Jl AU pa 
Ola sll yole3 Giaa 53 Gas UI sal Gil NI JIN ANIS Jabll Is L MSI JSI 
sil)p3 gaga sllag Kalll R08 G3 98 Me Ibite gl Islan 3 lo9)50 gl Lia Ihic sus Ku 

ShUS 39 SI 353 CS SD LSI 399 09550 Ius VLSII Al 99 Sic yusila 985) SUSI3 Sya 
aj 9d ABE NI WS adl (JESII Al oSic9 Cusig sliy lo dll 330) Jay Sl Old Je Sial 

log Ali Lo SI Go be CiaSI Ul Iluul Ahn3 AS sal JS 33 IA Hull a5SEJI € Ulat pai Yo Hill 
ang ASx69 Jl JSI a5olniw NE Ji Jl alog AYI SENI Cul SI alel ay Gil log Als N. 


Kedua: 
Riwayat dari Imam Dairobi.Dalam Kitab Kanzunnajah (halaman 48-49) dituturkan: 


ala j0 Gila Al li Yi Kasat JB LS Um Bogo GOS H3 #L5A0 4 HS doll J3 
el ye litataN dy SUS SI 285 du KoUllg sal Jab do dgAl Ol SY 


Imam Dairobi berkata dalam kitab Mujarrobat:Diantara khasiat Surat Yasin, sebagaimana 
dikatakan oleh sebagian ulama, kamu membacanya tiga kali pada malam Nishfu Sya'ban 
Pertama: Diniati agar diberi panjang umur 

Kedua: Diniati agar terhindar dari bala 

Ketiga: Diniati agar tidak menggantungkan diri dengan orang lain 


23 sole Al alis Ul Alba Iio3y (ola 38) SESI Igo 3ES Fi: 


Kemudian kamu membaca doa ini sepuluh kali. Insya Allah apa yang dikehendaki akan berhasil. 
Doanya ialah: 


Ande 5) le jago Y lo Slal3 IE sa5p Y 6 Il Kl Ibll up Sblusl3 Ide guls Sb33 Hall 
co Ga pol dlu Gl NI AN A3 UI lo yUe C3 Uu3 Kal LX Go | ll LE HA HB 
ba ISI 5 Gale Ga) A3 Gal! IL AN otndall aa SSI Al 0 oleig Ad Losiu 6 collall 
CS Ul Al sb 3383 GBI Solog cr inimal 389 GS Sab Gil NI All Y Ala Jalal IS 
yuglat Alam yi gpB Goal 99 ae ISito gl Sgolao gl logo gl Las ULSII Al 99 Shio yuli 
SSI dang S3 SB OLS l039 895.50 Iisa MUSI Al 98 dSic suiila 485, Sala So ba Yulo 23 
SI Gu Kel Lula (AI Alie 4 Ga el AU Sg kal Ti, ulu ale Jjiall shUS 33 
aU go yi Yati G Lani 3 al JS lg Ga al 2 aa ce MAA ge 


Ala dn29. 


Ketiga: 
Riwayat dari @uthbuzzamaan Syeikh Hasan bin Abdullah Ba'alawi Al Haddad.Dalam Kitab 
Kanzunnajah (halaman 50 s/d 54) dituturkan: 


dl al Guill 16 553 38 Al2853 Als dc3lg dnalas 30133 A3 gal Klas 2163 59 jagiall 5 ybsun 2163 
pall Sy Urus dn25 soal Eau 4 Kasal K1 33 solais yo Awal Al D5 gag Alug ale aJlsi 
Gal ya 3 WA Sal solo Ub$ dil Co ll ea bl Jl asl S9 3 Gta i3023 

Sao dnglag 0 RS SIS Seleb oy all me Kla 3 Gus. 


Doa Sya'ban yang masyhur adalah doa yang agung faedahnya. Didalamnya banyak faedah yang 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5433 


agung dan doa yang mulia. Sebagian doa datang dari Nabi shallallaahu “alaihi wasallam. Doa tsb 
dibaca pada malam Nishfu Sya'ban. Dekat dengan Maghrib lebih bagus. Doa tsb dikumpulkan 
oleh Sayyidunaa Barakatul Wujuud Wa “Umdatul Muhaggigiin wa Haawi Asraari 
Abaa 'ihiishshaalihiin Al Arif Billaah @uthbuzzamaan Assayyid Asysyariaf Badruddin Asysyaikh Al 
Hasan bin Al @uthb Abdullah bin Ba'alawi Al Haddaad, Nafa'a Bihii wa Bi'uluumihii, Amin 


inkosll dy Anil delal GBI 25 san! Jalo di oa (cl5G SE) Um Boga Ul 1585 saka lb 0583 
dl s3 Un id JULI da dag Olly SBN Go. 


Caranya:Pada awal doa kamu baca Surat Yasin tiga kali 

Bacaan Yasin Pertama:Diniati agar diberi panjang umur dengan mendapatkan taufig untuk thaat 
Bacaan Yasin Kedua:Diniati agar terhindar dari marabahaya dan penyakit, serta diniati agar 
dilapangkan rizgi 

Bacaan Yasin Ketiga:Diniati agar hatinya kaya, dan agar diberi husnul khatimah 


53 393 JI (555 gi: 
Kemudian kamu baca doa, yaitu: 


Gil AP dl Y aSNIS Jlll 15 G ASN JAS IS Laila Gas X3 Gal 5G Kelas Jl yA Al ay 
Jago gl Uta LSI dl ag die Gali LA $ Gl Ga calo spot! 3 G2 UI lo 
es ng Sai laa LA sae Jaran dg ole al As ga dal Dane Ob lal 
Go ae LSI Al 3 A3 yel IS Lp GA Hull A Sl Ula y0 rd Al 99 ABE HIS ll 
sini US 93 Lnong Uas Ole del J0 ulas Felllel 4 Wil bw 2266 el Y log Jel bo JUI 
Giiodoll Islc JIE Api JAS gl cabai H3) Il dadi da3) gl Lu Sapi J3) Go All 08 93 dinud, 
Gal Wis Us Cats Yg 1536 N ag db G0 Ui Uas US GI Gd Al cl Al) Y All U all 4 all L 
S3 6 dloleg sb5359 Slincnc3 eliSn3 JlkS3 J6 Sisdlus , lala Bagi Sals Yel KI del 
alug 3x03 Al JE3 ya50 Unyu ole Oli Al slo3 Gaes JI. 
dai aki bb: 


Doa diatas adalah minimal. Doa yang lebih sempurna adalah sbb: 


S3 dl UE53 gala Ils33 283525 Jalg IS283 “aro salal Al ad 98 Ill 2255 Sell 
Isl Lo el Io de lp oi Cldg WD1909 Sils59 bias 9 GO all 0d 33 Hg oa de5S9 
dlio Oli U Gumi Ad 00 20359 9 Si yo GS Up lo yaSI: 

Ash Oo duleSl9 Gilisll Iin dl ki Lao gilet UI AL 5 SJ easy USU all Gs. 
oa So big Lang gl AI 0s 99 dowti s5 UK Hd Hile3 ding laudg Luo Uas dal J5SIS Islc 
2G gl GA yis His gl SAN Aa gl OA LS gl Ama 35 gl abu J5) dl Bh da3) al 4 Sa 
Sally Ball s3 33 GAS a Kal Fall 3339 35 IK HsSB GKI 928 gl Ly Jai dlalso gl “A33 
dl Jalla SSI G0 diakug SA 98 dell 

S3 siwl adl A33 II Kiba Ola al Ula dit Alie aya le Cu ISI cabol las dl Hj Kel 
daatal ai ay CASI ISI batam SI Gg saiksil Jika 39 43 W,£ las bl UbLe SU G3 dab, 
ID 319 Aiskol mwb dl EgS3 ISI lasig Jia al S3 Ling Kadal Uli ca BI 33 Cill a 3l3 
alan JIE sll lag bai ISI da8) Oli, 

Sora la lai SS GI Jae Ga yul, Ksike GA) Shi dani GI Sela S0 ZlI NI G3 
u wig Ska 33 Go Ly dulig lp Sudi db Yo lilis yu gulasIg sulasIIg isya db9 Lo 
25 yasl3 gol! JSE3 apiles Bawl3 B3lits Lo Ela Ly wu s853 A3 WA 49 das) sb 
Salal3 lea J389 KDI Itu R0 Ill GUA 4 0855 ls gulall 35383 do 5 Jo N Ub3 M3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5434 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2920 2039 Mgkio 513 G Ida ll Lag uda Sic la yul Jual s3 A33 4 ES sbb ea 
Sxl3 sSi1Kx3 sullaas yu sll 295) Lalog 50 pall L SKsils slugan Ll 48 40 5253 mllgul 
Nett WAL3 S30l Ri 33 die Seicl3 «ulslog Syol Jl ps3 «5526 dl 
ds Yg Hnoko G8 WE 5 Yg 0560 Yg pal lag 35 Gb gali NO dls Lo HIS All osag Gl All 


AE ATA B3 9 Ka Ng Ra Utan Yg sel C3 Yg Ala ol Yao Yg “iliunao 
bag cekls 3 SuSIg ella Yo S85013 Gulo sblbe jo dl23 cSbila35 30 46353 sb lai 50 
(Bb) JI Ol5e U89 Ti 2531 939 Tin BSI 8 Lslg AW daud daa Will lail3 ada Up Me 
Ve Ca (4503 AS sal IS 33 GA dal KASI pal Ulat Yo Ill JJ 98 ENI MS ll 
(B8) delay Si GW 5ael3 cal d log Ali Lo eU 50 

Ugal NG Gil Sl Ali US Sp Sabttal Ab 5 yaa G0 ab S3el3 salib 8 Go Slalu All 
Le gag Ssic All Ul Kel AE Y Log alel lal dsasttalg sale Y log alas Lo 8 Lo Jl yul Kel 
U,53 LB 36333 dub jl bas una an) bias 9g Umi DL) Wal Alas 33 aga 
da dl 3 Veda Ya jai aa K 

Usia ole Ji WI alo3 Gaal D5 WI SNI Gal all ole Alang “Oak la6 333 5 eh) Uut 
ala 5x03 Jl slc9 sa50 


Keempat: 
Dituturkan oleh Sayyid Murtadha Azzabidi dalam Kitab Ithaafissadaatil Muttagin, Syarh Ihyaa' 
Uluumiddin juz 3 halaman 424: 


Knall 2 S3 WES) Cw dikn All pH 2LSI 38 All yg ISI 3135 383 


Ulama khalaf telah mewarisi para ulama salaf dalam menghidupkan malam Nishfu Sya'ban 
dengan melakukan shalat enam rakaat setelah shalat Maghrib 


la Cw y22S II d0 #Sulalb Leio 285 KK Hd Ii del Ulet IS 


Tiap dua rakaat dengan satu salaman. Setiap satu rakaat membaca surat Al Fatihah satu kali dan 
Surat Al Ikhlas enam kali 


Obat So Cita Al CA pagiuall ACA 38573 058 uu dagu 15 Ula) IS Lo @Ldll 3g 


Usai shalat dua rakaat, membaca Surat Yasin satu kali dan berdoa dengan doa yang telah 
masyhur yaitu doa malam nisfu sya'ban 


saall 93 Sall oles al Juna 
Bacaan pertama dengan berdoa memohon kepada Allah agar diberi keberkahan didalam umurnya 


Id SI Ul 3 
Bacaan kedua memohon agar agar diberi keberkahan didalam rizkinya 


AE yu 0 Sal HUI 93 5 
Bacaan ketiga memohon agar diberi keberkahan mendapat predikat husnul Khatimah 


Ul lo R3 mbl Hal os ISS ala Ya Ul 135853 
Ulama menuturkan bahwa barangsiapa yang melaksanakan shalat seperti tata cara tersebut, akan 
diberi segala apa yang diinginkan 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5435 


II 3 Kito Kits WN Ng WI al 23 Hata Ill Jo Goal LK Hd Bogasas DA 0583 
@lusl Jat Sp Sl 


Shalat ini masyhur didalam kitab-kitab ulama mutaakhkhirin dari Saadat Shufiyyah. Aku belum 
melihat sandaran yang shahih dari Assunnah mengenai shalat ini dan doanya, hanya saja hal itu 
adalah termasuk dari amaliyah para Masyayikh. 


Penutup : 
Perihal Membaca Surat Yasin pada Malam Nishfu Sya'banDikutip dari Kitab SYAHRU SYA'BAAN 
MAA DZAA FIIH?, karya Sayyid Dr. Muhammad bin Alawi Al Maaliki, halaman 23 : 


A8 3 IU ak Ulil Bel gl 5955 A3 Seal SI cab dl ya SEL an SJ ea yu 52158 

€ giony Uaulg . 

Sol3 OLI K3 9d anagiuall Bo aall Amil sl oJl dika A63, gl &giso gl 253 ah Gl Kasi 063183 
Go yuli! Ale Alai lo : A05 yua Id « yui dl SI gl bas G93 NS WAS Lo JS 99 Falls Leowi 
UBI UBYI 30 dasoall du TU, aslal Sasil 20 sasll Jab di 050 : Ola OJB Uas Boga bal3 
ADS diy DA «CE ag Lalu Hall Halg «de ag ala id BU Hy dus us 
on pp & JI ab di ls d1 Ol 2 As AD Jl al LK, Hino SL sLasl 
GhoSinll ADS Isi . 5 dl « digdl Boga $ CSI d Gualko all Isis) II 19 50l log p: ollti JG « LAI. 
dl Jia 332333 KS A3 le Jb Y Jg8 ole Tito GAY AlbU but ya SE 23 5 JI Jati 
inosll lal A53 Lal Re53l3 JSSNI3 Ula Jlasital yo Il gila Y il Ssll3  dia3 53 
Bag . oles dl Jani 98 Hill 20 sd b WB s5 98 AU Hill 081 3 moliallg LI, ULLII 
dll oDSI Go Jas Aan 98 Y J8 OLI bel539 slE33 slang S9 2553 LO Lo sud JS 9 Ugllao 
sp: oles JB 4 33558 WB dl al Lok 4S J BI Jami | db A8 Sis Y Lala 383 « all dl 
lan WNI R0 da2 dl UNI LA Ul Yo Rio N CSI 4 Wal J Gualko All IgSusal VI 13501 
GbUls SAW  Agisallg Taall  Golila Tall Oa . 

All 3 lg Jl 93 S5al5 san 98 Sal Ul dls al yi G0 bag Jl ay bagus 15 C3 
ST BOB yaa Doa (Angkot IS Gg ian Sala Y Ul bu) MSI Jam allu 38. Ue a53 Y db 
@dlaa diti3 asilys s3 al ZA LadE abs al ak yi Dil Ih «158 WN jl 658 GAN 

3S Il « ul al G0 ny WI3 Sal xl 3 M3 2583 M550 slang GS AiS9 And Mg 
al alan ui ole Blend yaaa Boga SS SI Gp ASI V3S3 Ati gus Dila alel ado sis Ka 
ang yo ale Gaia 253 MI Ulsakg Ala Ja IL Jugill Ob G0 NI 3d lo alag UE 


Wallaahu A'lamu bishshawaab. Semoga bermanfaat.Sekian dan terima kasih. 14 Sya'ban 1436 H 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/993157067373768/ 
www.fb.com/notes/997108986978576 


F0012. KEUTAMAAN @AIYAMUL LAIL 


Oleh Mbah Jenggot 
IS paman Lalin BL) Win Of ne MU TS ag ng JM 
Dan padasebahagian malam hari bersembahyang tahajudiah kamu sebagai suatu 


ibadahtambahan bagimu, Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji. 
(As.AI Isro' 79 ). 


Shalat malam memiliki keutamaan yang sangat besar sehingga menjadi sangat penting bagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang-orang yang menginginkan kesempurnaan iman. Karena sedemikian pentingnya, maka Allah 
berfirman kepada Rasulullah SAW : 


Ay brp ora yng es f Bp Us da ab Pes 2 USU ID 3 Ay Jasa GL 
yang artinya, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam (untuk shalat): 
separuhnya, atau kurangi atau lebih sedikit dari itu. 


Dan bacalah al-@uran dengan tartil". (AS Al Muzammil: 1-4). 


Nabi Muhammad SAW pun sangat memperhatikan shalat malam, dan diriwayatkan bahwa beliau 
pecah-pecah kedua telapak kakinya. Ini menunjukkan kesungguhan beliau yang luar biasa untuk 
melaksanakan shalat malam. 


Padahal Allah SWT telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi 
dengan tersenyum dia menjawab, "Apa aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur". Shalat 
malam merupakan sebab utama bagi seseorang untuk bisa masuk surga. Abdullah bin Salam 
pernah bercerita: Pada waktu Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang menyambutnya dengan 
perkataan: "Rasulullah tiba! Rasulullah tiba! Rasulullah tiba! 


Begitulah suara teriakan terdengar. Saya pun datang bersama banyak orang, karena ingin melihat 
beliau. Setelah bisa melihat beliau secara jelas, saya pun tahu bahwa wajah beliau bukanlah 
wajah pendusta. Dan sabda beliau yang pertama kali saya dengar adalah: "Wahai sekalian 
manusia, sebarkan salam, berilah makan, sambunglah kekerabatan, dan shalatlah di saat 
manusia terlelap tidur pada saat malam niscaya kamu masuk surga, kampung keselamatan. 


" Dari kisah di atas setidaknya ada beberapa keutamaan yang diperoleh bagi orang yang 
membiasakan shalat malam. Di antaranya Allah akan menaikkan derajatnya, sebagaimana yang 
disabdakan Rasulullah SAW, "Sungguh, dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian 
dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Kamar-kamar itu Allah sediakan 
untuk orang yang memberi makan, melembutkan perkataan, mengiringi puasa Ramadhan, 
menebar salam, dan bershalat malam di saat manusia terlelap tidur" (HR Abu Malik al-Asy'ari). 


Selain itu orang yang membiasakan shalat malam adalah orang-orang yang berbuat ihsan dalam 
ibadah sehingga layak untuk mendapat rahmat dan surga. Allah SWT berfirman, "Di waktu malam, 
sedikit sekali mereka tidur. Dan pada waktu sahur mereka beristigfar" (AS Adz Dzariyat: 17-18). 
Allah sangat memuji orang yang suka shalat malam, sehingga menggolongkannya sebagai 
hamba-hamba-Nya yang baik. 


"Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam dengan sujud dan berdiri menyembah Tuhan 
mereka" (@S. Al Furgan:64) Makanya, Nabi SAW sangat mendorong kita melakukan shalat malam 
dengan sabdanya, "Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada 
bulannya Allah, yaitu Muharram. Sedangkan shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah 
shalat malam". Wallohu A'lam. 

Link : 

www.fb.com/note.php?saved&&note id-421512233099 


F0057. PEMUDAH DAN PENYEMPIT DATANGNYA RIZAI 


Oleh Masaji Antoro 
yak Lag yani 3 Aaja Lay Lady B3 AL Lesi Jas 
LS Inino WS IS tea Lb SF id Konally pend 3 Aaja Lag dab Aaja Lab png BA ya al JUS MN 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5437 


Jai YI Jamu (le lin Lensa on Ls. 
Aas la SPI ya pd Jar OB Ca NI padi Aaja Yg telaah Y) yA 2 Y ebay dal DI Calo AI Iya) JB 
MIS yel Len dah dg Ab AA gp iB DASI Lo yuan B3 Ola Ka AI PA oh ega Il 
BP HI ang PAI dB AE ga di JAE JB Ul lal bg AA Log pd BS, GS kanal 
Madi 
AS ya may Ha PUS OT 0 — 1G) 
At yang Jab ls AS ad Ola Jika Jul ———3 Lal JB, 
vi tail Jaa! j3 B3 JAN Ie yang Ole ntar Cd K0 JSI leter JSI, elaye Jala Pule pay 
Pd Jne pian ISU IVA 9 PL adl elig yaaa AIA daki y , anal 3 Ralail D3 , Jadi Jali 3 Sad 
kon Tni Abi de Tg Welas all 3 Gel AI ena JA da AYI jas de yag La enak 
dl ALA AYI, Pm 22 dag Jom Uya CIA #raly jk 3 Ugal enadl 3 SK II) ey 
#kab)y BL By (ALI de id oleng jl fund pelka oya pal Iya ey pia € pel Sela, pad 
SY V3 Sapi Lg WS JS me Cd 
KE, Jo 9 A3 Ig prilly MALU pay Ce gd seal SI F9 0 aa SeAU Jelliza Yg 09 yiah! CL BUSI NAS ye 
JAN Ogtedly alay Ja Ha, 
BP 3 Lepas pai Tea Anya Bila 2S Kakak BJ Ita Holan dala Al bo Al Jyay J3 
2EYI Jani el! ai 2S gt del yA SAI G Anji MSI Cab don Sunny Bj AIA ya BIN my 
BBI Aoy elly Ugitany Ulet) Alay OSN Jadarg cp pedly pelari, SL Aa) G3 j3 AU cola si, 
opa MI is Ag Caada V3 Jalla (Jaka CLMAI Be133 tag By Jali 3 Le yaa Re 3 ya Bel 9 cb aa MLS 
KS PU Yg FI Ag WA SU Ea Y Ofy Leah D Fal9 Paid dian lol 6 bal Ce Raga CO SYI J3 demaakl 
BS Ia Y Of cit Ans Y) sll, 
ap aan AI Kn da IBY LAS tan PSU AS Jen cal) ISP Lana dB Ling La dang Y UG, Jaa oya 1 
(ASI Yaa Jill 
PAS sak Ida 3d Gel) sala, Jamal JG: 
LA OS Of GL oil, —NS Jie! Jis ISI 
— 0, W be IP RA MSI, aj Gel 
Vo ——— ISI Aa Kei AA 1 3 —— H1 AS AI 
OhaLy pearl Al Ollnyu today malin! dl Olouga 150 By Ol mill BUSI Ang pa IS dai ON BII Sdn Ul 
Bye IL lama Loolan pg JS comel GE SAM ABI VP JI Y tdak Ol) cape BL All Kol) adan AI pinta. 

FASAL PEMUDAH DAN PENYEMPIT DATANGNYA RIZAI 

Rosulullah Shollallaahu 'Alaihi wa Sallam bersabda : 


Sy kera pala Coaka Aly mat ola) MSI NL el 3 daa Yo ee VI ad op NY, 


OSUYY AI Bday Yg peleah YP ja dg Yg yamg HL BN PI Jar Ol) Ob os alga AA PUN as abi, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Tiada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan tiada yang dapat menambah umur kecuali 
kebaikan" (HR. Ahmad, Turmucazi, Ibnu Maajah dan Hakim). "Hanyalah do'a yang merubah tagdir, 
dan hanyalah kebaktian yang bisa menambah usia. Dan sesungguhnya lantaran perbuatan 
dosanya, rizki seseorang menjadi tertutup”. (HR AHmad). 


PENYEMPIT DATANGNYA RIZAI 


Diantara hal yang menyempitkan datangnya rizgi adalah : 

" Tidur di pagi hari bisa menyebabkan fakir harta juga fakir ilmu. 

" Termasuk rugi bila malam dibiarkan lewat begitu saja tanpa guna, karena malam juga termasuk 
dari umur yang dijatah. 

" Hal-hal lain yang dapat menghalangi rezeki ialah: tidur dengan telanjang, kencing telanjang, 
makan dalam keadaan junub, dan makan dengan santai diatas lambung, maksudnya makan 
sambil tidur-tiduran, membiarkan makanan yang terjatuh, membakar kulit bawang merah dan 
bawang putih, menyapu rumah dengan sapu tangan, menyapu rumah pada malam hari, 
membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan di muka orangtua, memanggil orangtua dengan 
nama keduanya, membersihkan gigi dengan sembarang kayu, membersihkan tangan dengan 
debu, duduk di muka pintu, bersandar di daun pintu, berwudu di tempar beristirahat, menambal 
baju yang sedang dikenakan, membersihkan badan dengan baju, membiarkan sarang laba-laba 
di dalam rumah, meremehkan salat. 

m Hal-hal yang bisa menyebabkan kefakiran antara lain: tergesa keluar dari masjid ba'da subuh, 
terlalu pagi pergi ke pasar dan pulang paling akhir, membeli roti dari pengemis, mendoakan 
dengan doa yang buruk untuk anak, tidak menutup wadah, meniup lampu, menulis dengan 
pulpen yang diikat, menyisir rambut dengan sisir yang patah, tidak mau mendoakan orangtua, 
mengenakan surban dengan duduk, mengenakan celana dengan berdiri, kikir dan pelit, terlalu 
hemat, menunda atau meremehkan segala urusan. 

PEMUDAH DATANGNYA RIZAI 

Diantara hal yang memudahkan datangnya rizgi adalah : 

" Rasulullah Saw bersabda: “Memohonlah kalian turunnya rezeki dengan bersedekah”. 

» Adapun hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki antara lain: bangun pagi sekali, menulis dengan 
tulisan yang indah, bermuka ceria, dan berbicara dengan perkataan yang baik. 

" Hal lainnya: mencuci pakaian, menyapu halaman, salat dengan khusyuk, salat duha, membaca 
surah wagiah, almulk, allail, muzammil, alam nasyrah, di waktu malam, datang ke masjid 
sebelum azan dikumandangkan, mendawamkan wudu, salat sunah fajar dan witir di rumah, dll. 

" Jangan membicarakan hal-hal duniawi setelah salat witir. 


DOA YANG MEMUDAHKAN DATANGNYA RIZAI 
OhaLy pearl Al Ollnyus today malin! dl Olouga 150 EBy Ol mill BUSI Ang pa IS dai Ol Bj Sana Ul 
ya EL slama Looln pg JS comel GB SAM ABI VPS Y tdak Ol) cap BL All Kol) medial AI pinta. 
AL pikun 3 Uas DA 3 Ang iya ONE UN edit VP AP Yg cd Ulun cad AB gg JS Pai Dl Aa ia Op 
alay Aa AI Aap Gal Ae BNI, mada lali AL VI 3 Yg Jp Y 2d ya PSA) CI B0 Aa Ba Unas Ii 


Di antara perbuatan yang menambah rizki lagi, adalah membaca do'a di waktu antar terbit fajar 
hingga masuk waktu shalat. Do'anya yaitu : Subhaannallaahil 'zhiimi wa bihamdihii astagfirullahu 
wa atuubu ilaihi. 


Artinya : (Maha Suci Allah Maha Agung, Maha Suci Allah dan dengan pujin-Nya, kumohon 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5439 


ampunan dan bertobat kepada-Nya) berulang 100 kali. 


Setiap pagi dan petang membaca do'a : Laillaha illallahul malikul haggul mubiin. "Tiada Tuhan 
selain Allah, Raja yang Benar dan Maha Jelas" berulang 100 kali. 


Tiap-tiap sesudah fajar dan magrib berdo'a : Al-Hamdilillaahi wasubhaanalloohi walaa ilaaha 
illallaah. "Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah dan tiada tuhan selain Allah" berulang 33 kali. 


sesudah shalat shubuh membaca istigfar 70 kali, memperbanyak ucapan : Laa hawla wa laa 
guwwata Illaa billaahil aliyyil a'dzim . "Tiada daya dan kekuatan melainkan dari pertolongan Allah 
yang Maha Mulya Lagi Maha Agung" beserta membaca shalawat pada Nabi saw. 


BN yaa yag Leketais (pi Lal 32 SUNL Gal el 1 Ba Cpns Anadel pg Jing. 


Abg ab Ge ah SI LSI AI ih yngdal! SUN AI oh SA aja AI oi Aldy aa JS sll Ula Jha, 
Lai IS He AI ih Ill HS AN al pakong pdl dl AI Kah poles all de AI al ly Adel gile hi cf 
Sada Wa dg Ala ami AHYI cat YA YAI cal IIS Yg IP per pat Oles BL it yet JS aya Adly 
Ad gama Comel AYI AS 3 yaah COLI HE Sih YP ad YAA JL ajal oya! ya GA AI Gagal SUN ci ya Iis 
(SB jp yag PN Al yal GL. 


Di hari jum'at membaca : Allaahumma agninii bihalaalika 'an haroomika wakfinii bifadlika 'an man 
siwaaka. "Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram, cukupilah aku dengan 
anugrahmu daripada selain Kamu" berulang 70 kali: 


Setiap siang dan malam, membaca pujian : Anta allaahul 'aziizul hakiim anta allaahul malikul 
gudduusu anta allaahu haliimul kariimu anta allaahu khoolikul khoiri wa syarri anta allaahu kholikul 
jannati wan naari 'aalimul ghoibi was syahaadati 'aalimus sirri wa akhfaa anta allaahul khabiirul 
muta'aalu anta allaahu khooliku kulli syai'in wa ilaihi ya'uudu kulli syai'in anta allaahu dayyaanu 
yaumiddiinni lam tazal wa laa tazalu anta allaahu lailla hailla anta anta allaahul ahadhus shamadu 
lam yalid wa lam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad anta allaahu laa ilaaha illaa anta 
arrohmaanur rohiimu anta allaahu laa illaa huwa illaa anta al khalikul bari'ul mushowwiru lahul 
asmaaa'ul khusnaa yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardhi wahuwal 'aziizul hakiim. | Kitab 
Ta'liim Muta'allim Fiima Yajlib ar-rizga wa Fiima Yamna |. 


2649. FADHILAH SURAT AL-IKHLAS 
INILAH DIANTARA FADHILAH SURAT AL-IKHLAS 


32.8 Oladas yi padi Mile ya ylaL 3 An Na IK en) Ob IS uaaye JS JeWel 3 de, gpyielaladi janu Ju 


Salah seorang ulama berkata/menjelaskan : Barang siapa membaca surat al-ikhlas secara rutin 
pasti memperoleh segala kebaikan dan selamat dari segala keburukan di dunia dan di akhirat dan 
siapa membacanya dalam keadaan lapar maka menjadi kenyang demikian pula dalam keadaan 
haus maka menjadi terasa sejuk air. (Durrotun nasihin halaman 281). 

(Oleh: Dewi Rosita) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5440 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2650. HARI DAN AMALAN YANG PALING BAIK 
PERTANYAAN : 
» Zanzanti Yanti Andeslo 


Assalamu'alaikum, ketika sahabat bertanya amalan apakah yang paling baik dan hari apa yang 
paling baik? apa jawaban nya? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 

Wa'alaikum salaam, menurut Ibnu Abbas hari yang paling baik adalah hari jum'at, bulan yang 
paling baik adalah bulan Romadhon dan amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu tepat 
waktu.Menurut Sayidina Ali, jika semua ulama dari barat dan timur ditanya hal seperti ini, maka 
mereka akan menjawab hal senada seperti yang diutarakan oleh Ibnu Abbas. Tetapi tidak dengan 
Aku, tetapi aku akan menjawab Amal yang paling baik adalah amal yang diterima Allah, bulan 
yang paling baik adalah bulan yang didalamnya engkau melakukan taubat nasuha, dan hari yang 
paling baik adalah hari ketika engkau mati dalam keadaan iman kepada Allah 


Cp Aa SI (IE SJLSYI pP Lay og pai Lay PI ae Jian c0 Lis AI Gaby JAS Sal YP) ON MUI (3 
goal ad Jl sy (Olssa, 5 pad yg ) Ali AYI ob las 3S Uas evi Im SY (Ce) (33 (BY ye Pul 
KB (LB aed Ig JULI J9 Jana. PAI Ag Ad Jill Ce OY 3 erlai elall ah 4 padi AL di 
Ot sa EN Nk aman Laka Lahan ISL) JLSYI Fla Cah ha Ca 56 JlaeYI Ol 
dg Ae la Jas Pyar ) SSI Jiludi SUS os (LAM 21) SM ya elehil! 9 pASA 9 slalali jt yi) 4219 "Sg (us 
La gg pe 9) Bani gl AS LS gl yan (Lin Sled l Jda Le ILY ye 01) WS Ir S (JB BNN yak al 
Vol il Uang) Kg Il (AI INA ea Ab TP La EN 3 patas (bai ul Id 3 
2 Mbah Godek 
Amalan yang paling utama adalah sholat, kemudian sholat, kemudian sholat kemudian jihad fi 
sabilillah 
ve Ay AI Jaman D Sledel HAN AINI & ASI Jae! Juasi — 3951186 1 5 ay — LAS ale 
Isra : Gatal J8 « IS usul) 
Amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya dan sebaik-baiknya perkara yang 
diberikan pada manusia adalah husnul khulug/baik budipekertinya dan ingatlah khusnul khulug 
adalah sebagian dari akhlag-akhlagnya Allah 
Gama Oy V ld gann Ol! dasi La pe53 Lay) Dili JleYI Judi — 3957188 21 5g) - Seo gabr 
(AN PARA say ada) Jang jae Ie oa gladi 
Hari yang paling utama dihadapan Allah adalah hari jum'at dan hari jum'at adalah hari penyaksian, 
sedangkan hari yang disaksikan adalah hari arofah dan hari yang dijanjikan adalah hari jum'at 
pat yeah! pay 2 pg Deng CO AAL yag Anadl pay Ol Use pl! Juasi — 39676192 1 5 ay — LAI gal 
Cry Il 92 ILY ad Gd) UI 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5441 | 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/621216344567844/ 

2837. BALASAN SODAOOH MATERI 
PERTANYAAN : 

2 Salma Ayummi 


Assalamu'alaykum..mau tanya sodagoh berupa materi, apakah balasn dari Allah berupa materi 
juga? Syukron jawabannya. Wassalamu'alaykum.. 


JAWABAN : 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 
Walaikumsalam, Yang jelas pahala 


Se A5 yaa la A1 Op Tags yi SA AI Jana eri Lag cl Gain ep oo al U)S12 /2) Si iana 
Ya yf Yuele Lu 


yg (SA Vas 2g oa pai Laga cal (ibu ye 233 ya mk Lg) #3 SBKLIA (2) HS pal peni mara 
One gal af Jus Ii sesabdi PAN Ca al ada Ui S3 diah Lia 3 (Kas dilay 


AP 3 al or glan ye Olahan 0 al Gabilon JG Jatah beko — 2441306 /B) Gale! mere CA SI das 
Isi ON ja OK Ad Sal man - AOA LAB pang Ale Ga al Ol ate JA nh ya Gd ye AAU al 
ab Sana del mall BNI Ogisy Lila: iii dael pelit Umat, 


2 Jibril Sahaya 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seorang yang 
bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik, kecuali (Allah) Yang 
Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya. Jika sedekah itu berupa 
sebuah kurma, maka di tangan Allah yang Maha Pengasih, sedekah itu akan bertambah sampai 
menjadi lebih besar dari gunung, sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak 
kudanya atau anak untanya. (Shahih Muslim No.1684). 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 
Ibarot dari mbah Abdurrofik Ingin Ridlo Robby ada dua balasan, di dunia diganti berupa dunia dan 
di akhirat dengan pahala. Tafsir Ibnu katsir 1/134 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/658976764125135/ 


2928. SEDEKAH PALING AFDHOL ITU KE SAUDARA 
DEKAT 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum benarkah paling afdol sodagoh ke saudara terdekat yang memusuhi kita? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5442 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikum salam. Shadagah itu lebih afdlol di berikan pada garabat yang tidak wajib di nafkahi 
dgn urutan mendahulukan yang paling dekat dari mahrom kemudian suami / istri kemudian 
kerabat yang bukan mahrom, garabat dari jalur bapak dan dari jalur ibu derajatnya sama 
kemudian mahroh rodlo' dan kemudian mushaharoh. Memberikan shadagoh pada garabat dekat 
lebih utama dan pahalay lebih banyak dan lebih besar dari pada selain garabat, Rasulullah 
bersabda : bershadagoh pada garabat dekat disamping bershadagoh jga termasuk bersilatur 
rahim, jga Rosululloh bersabda : org yang bershadagoh pada org yang bukan kerabat dan bukan 
tetangga sdgkan kau tahu bahwa garabat dekat dan tetanggamu lebih membutuhkan maka spt org 
yang tidak bershadagoh bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa shadagoh tersebut tidak di 
terima. : 


RP yag NI Aa oa II AA ab Peng CINA II oa HAN SAI Ii iis ubY 4, ajh, 
SJ AT Ba Ale BANI 3 Aly om rn dal MY ai (Ca laila, Jaa) eeuail Balak Pp Pel AI 
Of Gaal ya 3 Lenila Akal 3 Sekali Alah 3 2d) Ale J4 Ale) Abako H)EYI de Abal! elu 3 dala dl ea 
VE ega SI AAL aU Ola TI dh CA Lila 3 SJ Of plat ih) ALI 3 Gibr3U Uibako Jawi 
ALE Cha pg Aa) DL Jan Y oa gadi AI 3 rap Il Led pas y Aiko Jl Oya AB 3 Jong ya Tao AI Jaka 
YAY-Y/YAN ol 


2 Hariz Jaya 


Al lo aloe: das ay Baya Ud aa dil Kemah Pegal aan GIA SEAT GS Uagr GS AI Ang Ui yposl Oluap Lado 
(Ja EA) GP rb ye OS LAI ye) JU eka 4 Ale 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits ia berkata, Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir 
dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari 
orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Bukhori No. 1360 Juz 2 Halaman 218) 


Ike EP Aa las yale ya Ula Lag 00 OLI 5S Gan Ea Tai 3 JYP ape 3S Tita ya Ula Uilo Re Wa 
H3 Ba ISI de Bakal JUy apel ML SIB IP ARP Ob Sp Bf de Jili S Apt Jail 15) JB gala y ade dl 
alay Hhako Ol nj 3 de 


Artinya : @utaibah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami 
dari Ashim, dari Hafshah binti Sirin, dari Ar-Rabab, dari pamannya Salam bin Amir yang 
membawanya kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antaramu berbuka 
(puasa), maka berbukalah dengan buah kurma, karena buah kurma mengandung berkah. Apabila 
kamu tidak mendapatkan buah kurma, maka berbukalah dengan air karena air itu suci. Beliau 
bersabda, "Sedekah kepada orang miskin hanya sedekah, dan sedekah kepada sanak kerabat 
mempunyai dua (pahala), yaitu sedekah dan menyambung tali persaudaraan. (HR. Tirmidzi No. 
658). 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL ( 5443 


Ba lg salon y dgn ar dl as BL Uni ye SI Ih 
SP PA 2 Sa Ola Sy JASA akn La IA SEJI 9 ee Layan jae yi Olah Lelo ame pal JU 
Lain yP paPle PR yag Lada la yB pelan) dala Al ba adl OP JAE yi Olah 2 UJI GP La ah Lani 
9 Oya Say IIA ae isa oa 3 Sa Oles Laakony (PUJI ey aa Sa dy ale op Olah 3 pam La 

PE op Ula 032 WI 92 ag Ka Tio 0 Ulas op pita K elu y ale AI alun Ala Uya rasa y asa 
Artinya : Ia (Imam Tirmidzi) berkata, "Pada bab ini ada juga hadits yang diriwayatkan dari Zainab - 
istri Abdullah bin Mas'ud- Jabir, dan Abu Hurairah." Abu Isa berkata, "Hadits Salman bin Amir 
adalah hadits hasan." Ar-Rabab adalah ibu Ar-Raih binti Shulai. Sufyan Ats-Tsauri juga 
meriwayatkan hadits tersebut dari Ashim, dari Hafshah binti Sirin, dari Ar-Rabab, dari pamannya - 
Salman bin Amir- dari Nabi SAW. Syu'bah meriwayatkan dari Ashim, dari Hafshah binti Sirin, dari 


Ar-Rabab. Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Aun, dan Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah binti 
Sirin, dari Ar-Rabab, dari Salman bin Amir. (Lihat Kitab Hadits Sunan Tirmidzi Juz 3 Halaman 46) 


H5 (Gila Bao Olesi LAI S3 deg Bike CSI de Will ) eka 3 Ale AI lo AI Sya, JB 
Artinya : telah menceritakan kepada kami abu bakar bin abu syaibah, dan “ali bin muhammad, 
mereka berkata, telah menceritakan kepada kami waki', dari ibnu “aun, dari hafsahah bintin sirin, 
dari rubab ummur raih binti shali', dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi, ia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda, "Sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala sedekah, dan kepada kerabat 


mendapatkan dua pahala, (pahala) sedekah dan menyambung silaturahim. (HR. Ibnu Majah No. 
1844 Juz 1 Halaman 591). 


Jgn J8 SEA ae ih SI op La 0 yag ye Jiya OP PM YAA! at Ha ga 1 sya Ula 
AS Jini Jang Ab) oli AI aa Jl ea SU MR Aga Bel Jaka U ia 9 Hkg ale BI eko di 
IE Sa V3 S5 cajaa S3 DS Dp SL ati Biladu VA AG —aelag el AI ke dl Uh DL AI 
Yana SE Hplay tee AI le di Jaa A3 JAS oa HA Sp abs udb eta Jo as JW - 

de AI Jonas SAS Ul Sh Lele pad — IE — Ala elo CI Haag Ale AI ke AI Jay 0S) — IU 
aa Y3 Lang pa ca de Unglyif Je Lapis Sial syal WYLS AL ata dab — lay ale MI 

Lam Ga» Hey Ale A1 ae AI Jaray SIG ALS —elary dala AI ke AI Iya) Je Ji JAM — IE ip. 
AN Tan AJE at an AA IE Le HE ad Lean dala A1 Uno AI Ia TE ia JA ap TA JS - 

Haa ag wa 2 obat Lado —ekuy ale DI lo». 


Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' Telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Amru bin Harits dari Zainab isteri dari Abdullah, ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bersedekahlah wahai kaum wanita! 
Bersedekahlah sekalipun dengan perhiasanmu. Zainab berkata: Mendengar sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tersebut, lalu aku pulang menemui Abdullah -suamiku- seraya berkata 
kepadanya, Anda adalah seorang laki-laki yang miskin. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kepada kami kaum wanita agar bersedekah. Cobalah datangi beliau dan tanyakan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5444 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bolehkah jika aku bersedekah kepada keluarga? Jika tidak akan aku kualihkan kepada yang lain. 
Abdullah menjawab, Sebaiknya kamu sajalah yang mendatangi beliau. Maka pergilah aku. Lalu di 
pintu rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kudapati wanita Anshar yang bermaksud sama 
denganku. Sebagaimana biasa, orang-orang yang ingin bertemu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu diliputi rasa gentar. Kebetulan Bilal keluar mendapatkan kami. Kata kami kepada 
Bilal, Tolonglah kamu sampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dua 
wanita sedang berdiri di pintu hendak bertanya, 'Apakah dianggap cukup, jikalau kami berdua 
bersedekah kepada suami kami masing-masing dan kepada anak-anak yatim yang berada dalam 
pemeliharaan kami? Dan sekali-kali jangan engkau beritahukan siapa kami." Maka masuklah Bilal 
menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi beliau balik bertanya: Siapa 
kedua wanita itu? Bilal menjawab, Seorang wanita Anshar bersama-sama dengan Zainab. Beliau 
bertanya, Zainab yang mana? Bial menjawab, Zainab isterinya Abdullah. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: Masing-masing mereka mendapat dua pahala. Yaitu pahala 
(menyambung) karib kerabat dan pahala karena sedekah. (HR. Muslim No. 2365 Juz 3 Halaman 
80) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/711661135523364/ 


3253. WARNING BAGI YANG SEDANG BUANG AIR BESAR 
PERTANYAAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Assalamu alaikum, adakah keterangan posisi duduk ketika buang hajat bisa menyebabkan wasir ? 
Matur suwun 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
WARNING bagi yang sedang buang air besar. Dinukil dari kitab bugyatul mustarsidin : 


(esila) ino sa II Sale OA pil! dagu 

AN PNPS IA LM EN TI PENA DAN Ra PEN AT ATA Ae TR 
pall mewali 231 bola Ng « aulgallg SSI gg Cysp AB Sssdll Jalog snnella kill Ci yag 5 MSI, 
all asas olbutil ano Cuy Jasll J9 seal 94 02922 Wo ASU9 Lulus adl Sab SJ cb 539 
abals sebal Cnygg BOLA le slautudl sam elilg Ibu Vga Kaka yAyatg dil 4S Aja 

so Ldiy bill Jl sii dI9 suda Yo g4g slaI Ladiyg bill uu) naa Yu al JI Jeng lw! 
vla Rai AS 


(Faidah) 

1. Sesungguhnya meludahi kotoran yang dikeluarkan seseorang akan menimbulkan penyakit was- 
was (ragu-ragu) dan kuningnya gigi dan pelakunya akan mendapatkan cobaan suatu penyakit 
darah. 

2. orang yang siwakan menggosok gigi ketika buang air besar di WC beresiko menjadi pelupa dan 
buta. 

3. orang yang terlalu lama duduk ketika buang air besar menyebabkan sakit liver dan bawasir. 

4. mengeluarkan Ingus dari hidung ketika buang air besar menyebabkan tuli (pendengaran 
berkurang) dan kesusahan. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5445 | 


5. Menggerak-gerakkan cincin ketika buang air besar menyebabkan didatangi syetan 

6. berbicara ketika buang air besar selain dhorurot menyebabkan murkanNya Alloh 

7. membunuh kutu ketika buang air besar menyebabkan datangnya syetan tiap malam selama 40 
malam yang akan mengganggu orang tersebut agar tak dzkir (lupa) pada Alloh. 

8. memejamkan mata ketika buang air besar bisa menyebabkan kemunafikan. 

9. membuang batu yang digunakan utk istinjak ke kotoran yang keluar bisa menyebabkan penyakit 
angin. 

10. mengeluarkan gigi dan menjadikan kepala berada diantara kedua tangan bisa mengkeraskan 
hati, menghilangkan sifat malu dan menyebabkan penyakit lepra. 

11. bersandar ke tembok ketika buang besar bisa menghilangkan cairan wajah dan menyebabkan 
perut kembung. 

Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/783737151649095/ 


3261. SUNNAH TIDUR MIRING SEBELUM SHOLAT SUBUH 
DAN MANFA'AT TIDUR MIRING 
PERTANYAAN : 


2 Ceng Ihsan Munandar 
Assalamualaikum mohon pencerahannya mengenai sunahnya tidur miring sebelum melaksanakan 
sholat subuh, sebenarnya apa faidahnya? Dan apa ada doa nya? 


JAWABAN : 


2 Muhammad @odri 
Wa 'alaikum salam wr. wb. Berikut Manfaat Tidur Menghadap Ke Sebelah Kanan menurut 
Penjelasan Medis : 


1. Mengistirahatkan otak sebelah kiri. Secara anatomis, otak manusia terbagi menjadi dua bagian 
kanan dan kiri. Bagian kanan adalah otak yang mempersarafi organ tubuh sebelah kiri dan 
sebaliknya. Umumnya kita menggunakan organ tubuh bagian kanan sebagai anggota tubuh yang 
dominan dalam beraktifitas seperti makan, memegang dan lainnya.Dengan tidur pada posisi 
sebelah kanan, maka otak bagian kiri yang mempersarafi segala aktifitas organ tubuh bagian 
kanan akan terhindar dari bahaya yang timbul akibat sirkulasi yang melambat saat tidur/ 
diam.Bahaya tersebut meliputi pengendapan bekuan darah, lemak, asam sisa oksidasi, dan 
peningkatan kecepatan atherosclerosisatau penyempitan pembuluh darah. Sehingga jika 
seseorang beresiko terkena stroke, maka yang beresiko adalah otak bagian kanan, dengan akibat 
kelumpuhan pada sebelah kiri (bagian yang tidak dominan). 


2. Mengurangi beban jantung. Posisi tidur kesebelah kanan yang rata, memungkinkan cairan 
tubuh (darah) terdistribusi merata dan terkonsentrasi di sebelah kanan (bawah). Hal ini akan 
menyebabkan beban aliran darah yang masuk dan keluar jantung lebih rendah. Dampak posisi ini 
adalah denyut jantung menjadi lebih lambat, tekanan darah juga akan menurun. Kondisi ini akan 
membantu kualitas tidur. Tidur miring ke kanan membuat jantung tidak tertimpa organ lainnya. Hal 
ini disebabkan karena posisi jantung yang lebih condong berada di sebelah kiri. Tidur bertumpu 
pada sisi kiri menyebabkan curah jantung yang berlebihan, karena darah yang masuk ke atrium 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5446 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


juga banyak yang disebabkan karena paru-paru kanan berada di atas. Sedangkan paru-paru 
kanan mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak dari paru-paru kiri. 


3. Mengistirahatkan lambung. Lambung manusia berbentuk seperti tabung berbentuk koma 
dengan ujung katup keluaran menuju usus menghadap kearah kanan bawah. Jika seorang tidur 
kesebelah kiri maka proses pengeluaran chime ( makanan yang telah dicerna oleh lambung dan 
bercampur asam lambung ) akan sedikit terganggu, hal ini akan memperlambat proses 
pengosongan lambung.Hambatan ini pada akhirnya akan meningkatkan akumulasi asam yang 
akan menyebabkan erosi dinding lambung. Posisi ini juga akan menyebabkan cairan usus yang 
bersifat basa bias masuk balik menuju lambung dengan akibat erosi dinding lambung dekat 
pylorus. 


4. Meningkatkan pengosongan kandung empedu dan pankreas.Adanya aliran chime yang lancar 
akan menyebabkan keluaran cairan empedu juga meningkat, hal ini akan mencegah pembentukan 
batu kandung empedu. Keluaran getah pancreas juga akan meningkat dengan posisi mirin ke 
kanan. 


5. Meningkatkan waktu penyerapan zat gizi. Saat tidur pergerakan usus menigkat. Dengan posisi 
sebelah kanan, maka perjalanan makan yang telah tercerna dan siap di serap akan menjadi lebih 
lama, hal ini disebabkan posisi usus halus hingga usus besar ada dibawah. Waktu yang lamam 
selamat tidur memungkinkan penyerapan bias optimal. 


6. Merangsang buang air besar (BAB). Dengan tidur miring ke sebelah kanan, proses pengisian 
usus besar sigmoid (sebelum anus) akan lebih cepat penuh. Jika sudah penuh, akan merangsang 
gerak usus besar diikuti relaksasi dari otot anus sehingga mudah buang air besar. 


1. Mengisitirahatkan kaki kiri. Pada orang dengan pergerakan kanan, secara ergonomis guna 
menyeimbangkan posisi saat beraktifitas cenderung menggunakan kaki kiri sebagai pusat 
pembebanan. Sehingga kaki kiri biasanya cenderung lebih merasa pegal dari kanan, apalagi kaki 
menempati posisi paling bawah. Dan aliran darah di kaki untuk kembali cenderung lebih lambat. 
Jika tidur miring kanan, maka pengosongan vena kaki kiri akan lebih cepat sehingga rasa pegal 
lebih cepat hilang 


8. Menjaga kesehatan paru-paru. Paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan. 
Jika tidur miring ke sebelah kanan, jantung akan condong ke sebelah kanan. Hal ini tidak menjadi 
masalah karena paru-paru kanan lebih besar. Lain halnya jika bertumpu pada sebelah kiri, jantung 
akan menekan paru-paru kiri yang berukuran kecil, tentu ini sangat tidak baik 


9. Menjaga saluran pernafasan. Tidur miring mencegah jatuhnya lidah ke pangkal yang dapat 
mengganggu saluran pernafasan. Tidur dengan posisi telentang, mengakibatkan saluran 
pernafasan terhalang oleh lidah. Yang juga mengakibatkan seseorang mendengkur. Orang yang 
mendengkur saat tidur menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Bahkan terkadang dapat 
mengakibatkan terhentinya nafas untuk beberapa detik yang akan membangunkannyadari tidur. 
Orang tersebut biasanya akan bangun dengan keadaan pusing karena kurangnya oksigen yang 
masuk ke otak. Tentunya ini sangat mengganggu kualitas tidur. 


- Doanya dari kitab bidayatul hidayah karangan imam ghazali : 


JS ia yo Ld S3 JS aa 0 apl el Sal sengolg Lal mwb dll sell Lau agy Ellis 3 all 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5447 ) 


ds yah SNI Cul9 senpi el yaa Jo Cal pel #aiiiauo bol 20 le us Ul (elok Ss cl dls 
adl all 0 snielg son ynis UAS Lesti eligd yua UBI Lilo cet 2333 yaa HUI Cuilg cew 
dsb 4 bai lou lalai leiuol Ul9 elal 2224 lgiol ul lalnog leilao el sdbgis Lulo udi LAS Cl 
all colek Kant 19 alaul ag 039 Lilo wall 199 Halallg gas Ellusl sil aed Ke Lali, 

sabid Jitiuulg mnta elus ago elu ye yudig sad ella il sell Jlo VI Sh silastulg 
Sd imi Jgsolg c a. 


Artinya :"Dengan nama-Mu wahai Tuhanku, kuletakkan punggungku dan dengan nama-Mu pula 
kuangkat serta ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, lindungi aku dari siksaMu pada hari para 
hamba-Mu dibangkitkan. Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan mati. Aku berlindung pada-Mu 
dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan serta dari kejahatan setiap yang melata. 
Engkaulah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang 
lurus. Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Pertama yang tidak didahului oleh sesuatu dan Engkau 
pula Yang Maha Terakhir yang tak ada sesuatu sesudah-Mu. Engkau Mahatampak, tak ada 
sesuatu di atas-Mu. Engkau Maha Tersembunyi, tak ada sesuatu di bawah-Mu. Bayarkanlah 
hutangku dan angkatlah aku dari kemiskinan. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku dan 
engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupannya ada pada kekuasaanMu. Jika 
engkau matikan diriku ini, maka ampunilah dia, dan jika engkau hidupkan, maka jagalah dia seba- 
gaimana engkau menjaga para hamba-Mu yang saleh. Ya Allah aku meminta pada-Mu 
pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, bangunkan aku dalam waktu 
terbaik menurutmu. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling Kau senangi 
sehingga hal itu akan mendekatkan diriku pada-Mu dan menjauhkannya dari murka-Mu setelah 
aku meminta pada-Mu. Setelah aku meminta pada-Mu, maka Engkau memberikannya, aku 
meminta ampunan pada-Mu maka Kau terima, dan aku berdoa pada-Mu maka Kau kabulkan 
untukku." 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


HSNI Watil yo LL Wi WI dos, (1) S)Kull 2&WAI Jl: 

cl lai WI ud) Kilo ol wall yg dg00 wiusl 1JB Sha yo Laga LousI 1JB Ulodl ol Wira: 
WAS) S3 AB all 1 00 gal Gol Su ISI alug Jl deg Ale All alao Al gw, 5 
HB 533all dil cus € yardl at de gabus Ai al oi Ulu «adl 20 JB Caliuas 


'Aisyah berkata : Bila mana muadzin telah selesai mengumandangkan adzan subuh,maka rosul 
melaksanakan sholat sunah dua roka'at sebelum sholat shubuh,kemudian beliau berbaring miring 
kearah kanan badannya sampai muadzin melaksanakan igomat . 


Diantara ulama yang menyatakan sunah adalah Asy-syaukani dalam Nailulauthor,Imam Nawawi 
dalam Al-Majmu,Ibnu gudamah dalam Al-Mughni,Ashon'ani dalam Subulus salam,Imam Ibnu 
Hajar dalam Fathul Baari. 


Waktu dan tatacaranya 


Waktu pelaksanaannya setelah masuk waktu shubuh,tepatnya setelah melaksanan sholat sunah 
fajr dan sunah gobliyah sebelum igomah. Tatacaranya berbaring miring kearah giblat dengan 
bagian kanan badan di bawah (kepala ke arah utara dan kaki keselatan). Dalam posisi demikian 
ada anjuran ulama membaca kalimah : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5448 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


call JIN agad La L 
Laa Hayyu Ya Goyyumu Laa ilaaha illaa Anta 


Jla5l dim ade #labuSNI Id S3 8 isl : (25.6 32) (L Pa Ju) «3 Sol Abi JB: 
Ulas dl Juw ade gi dil JSI. 

USyiao Usl9 lada ElabusNl Ul ubi. 

42.49 09 So el y ul Jul. 

Jgil SIS al: Jl. 

J & os DG Oya mg «Sai ed Kia € JL as yo Ly Sial wol, 

cai and ll uwg all gu) yoy Juni sonata laila « dil Id woo Ld ElsluSI UI Holi: 
Tiki ul asa 3 (modi Jal Ae) usu dil 0d Lug 5599 AJI el Ul Ulgwall s8 J3Xls. 


2 (Jill) 38 siSatll9 ((SOWI R3) 49 235 us (S9 dis Lil (Sbd Ju) 69 milenall R2) . 
3- (482uo 32) ((esosall)) 53 ale AU dos) Saul aloNl JB : 
A- diSol lo @bsluANI SI jir Yg 4 pall ia BL Se ya Mit ole gal Ul ul 


S4 Ulbuolg ed 50 pad diuu a00 ElabLSNI Ulil (akuo 244) HI LALC All Jis 389 :JB 
na AS Dgow Ji « dim 9D Gaul Sulbuoll yo dclong slolall 290059 Jb Jb Jp « sale SI 
S9 4 paid guiaS) asu Lucu A9 4 Jalil DD aw «all Kain, Ji Ella LesAs GA dislo Cyalal 
Bad yul Cusdy 3990 JB SAI Ikdg Brgwoio LSI Al leil ade J8 Lal yi, JB pula yul Uma 
Sl dis le BIN yes 9 Rabu ag Ul adeg We Al alan V3 les 201 H3 amal 
wa 4 olg « ladasy aolabusl Rao M9 4 all gn, mu Lau Rakus Ul gia Y « Jill Duo au 
WNI ory R03 3853 AS 9 Tia ySU9 « ll mall. 


ElabusiI Ala, 1JB Ul ic pole sal ac (2610 32) (0331 Jn)) H3 muali 3, sila 
na 


Uly ale sad iaS, J9 Jalll Dl ago ElabuSI Aly, dal alwi N Lb ld 4 Ulug 
Ular ye Ai Klo yk aigadl AS S3 Ul all, a51 lodoso #labusNI dala, Jo ldr Elalus3I 
Dowoiso dl Jali DD s0 FeLAI S3 93 SH. 


4-(127yo 2a) ((yisoll)) ubS 48 oles Al Ana, deli cal J9 
us lal dig V93 98 ll elulg JB Ul adl « yail Us ale ya ie) Se BALA Ul Lani 
d luK up iB la sp elu. 


- Bughiyatul Mustarsyidin Hal : 60 
HS II Jini al JSI Jun Jis Jl UB yo Gill de Rul dia as # lalu Us (SD Ala) 
ALI yo guy Somog Jul, 29 al sala JaiSuog Jail 23 LD) agll lau J8 ul alg ebiall AS 
9d Al Jl Y SI dll ai dana aga M9 Jliio Nacg lewlg 853 ask lole Jl gol sell ND 


Bas dns DS web Jana lal SAI BI baba dala asi 
Oiwu Lagu CS 9i19 Lg! NI, 


Disunahkan tidur miring dengan bagian kanan badan dibawah dan sunah dalam posisi demikian 
membaca 


G59 bb Lado dluui soil All BG OI yo wu Sam0g Jail, 309 Jeal malo JalSuog Jail as D5 adl 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5449 


Yusio Ylac 9 lewlg 


(Allahumma robba jabroila wa mikaila wa isrifila wa azroila wa muhammadin,ajirni minannaari 3x. 
Allahumma inni as'aluka ilman naafi'an wa rizgon waasi'an wa 'amalan mutagobbalan).Dan jika 
hari jum'at sunah menambahkan do'a 


adl sila asal gal 3 Y) Jl Y call dll itil 


(Astaghfirullah,alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul goyyumu wa atuubu ilaihi 3 x.Dan bila akan 
melaksanakan sholat shubuh maka akhiri dengan membaca tasbih,tahlil dan takbir 3x 


Alia! 3 Alika Is Gall Cal) 1JB ASI Sdn il ye Jis lo 415589 mall Tia yap Jai cal Sau "TESIS 
aa Ui" Tag B0 casalg Saw! Jonall Iva 99 lal Ldgs yaa sukai! Ja SSI il La) 4 KAS D0 
Osis cs 05 ol Slul cl NI df all 4 sal SAS Jill BL 17329 Klg gan 4 saga 

0g Raall dim 45bi Rio Hitall UAS0 (Falun). Ui Dl "uas ll asal Lal 4 all 4 .elB,co 

a19 &9ill 99 Lmoall Ul Soigallg las  caglbo GXS yo 29 NU Las. 


Dan sunah membaca do'a berikut diantara sholat sunah shubuh dan fardhunya41x sebagaimana 
di nukil dari Imam Aturmudzi AlHakiim 


"sala SUS ul lal cul VI dl Y all L ml SAI9 JSI Is L v5 Ol gowll RX L ca L seb 
cas Jl asol Wall Lal L selahg0 Olga" 


(YA HAYYU YA @OYYUUMU YA BADI'AS SAMAAWAATI WAL ARDHO YA DZAL JALAALI WAL 
IKROOM,YA ALLAHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA AS'ALUKA AN TUHYIYA @OLBI BIANWAARI 
MA'RIFATIKA YA ALLAHU YA ALLAHU YA ARHAMAR ROOHMMIIN. 

Wallahu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/786123331410477/ 


3293. AMALAN BULAN RAJAB, SYA'BAN DAN RAMADHAN 
Oleh: Yai Masaji Antoro 


Amalan bulan rajab, sya'ban dan romadhon, menurut Syekh Nadzim alHaggaany, amalkan bila 
memungkinkan : 

» Shalawat nabi semampumu bisa dari hitungan 100, 1000 hingga 10.000 kali 

» Kalaimat tauhid "LAA ILAAHA ILLA ALLAAH bisa dari hitungan 100, 1000 hingga 10.000 kali 

» Surat al-Ikhlas bisa dari hitungan 100 hingga 1000 kali 

» Ayat Kursi 40 kali 

» Isim Jalaalah “ALLAAH' 5000 hingga 10.000 kali dengan lisan dan hati 

“ Bagi yang masih memiliki tanggungan gadha sholat, segera selesaikan hutangnya 

» Bagi yang masih memiliki tanggungan gadha puasa, segera selesaikan hutangnya 

» Bagi yang berkenan menjalani sholat dan puasa dengan dihadiahkan untuk orang lain, maka 
lakukan. Bila tidak tahu nama seseorang yang ingin dihadiahi niatkan untuk hadiah sholat/puasa 
kepada umat nabi Muhammad, berikan pahalanya untuk mereka 

« Bagi yang mampu sedekah, maka jalanilah seampunya, Allah akan melipat gandakan dengan 
berlipat-lipat 

2DSita 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5450 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


olagl sed Ulakuikat el UNg0 Tutul ala wuliall yud8 To. ykso 1432 — 2 galsy Jiu2011 LXGo 
akal ye Gilas lala sed Ula Jl: La 39 Seno Sal, Sg pg Sislu JG Gilogll. sutulss lin, 
USa « ul an OLS da lsJl dip. "ulso," CSS 0S Lillg slygl9 sea US) ulaig vlog. Isl 
Sluc ul Jail. KKor ul Isogti tapi Gillogll | | 
- Dal Wc sll le 3 lo ASSOI die yo 100 «Jl 1000 sd! 10,000- lowosi Ae luo WI Uulc lg 
dig doll dio. 

Sin an gall, "Y ll NI dil" yo 100 wd 1000 wJl 10,000 5.0. 
“Dogw yOWSAI Mall, yo 100 sll 1000 5 p.- Aly SI 40 22. 

Lal AN "ll", yo 5000 dll 10,000 5 50x Ulu Wid9.- S9 lc cl33 Ulglo Aula, loud sial 
andal ga (yo Ll gkoll). 

“ Slly Gale 2S pun, dowouli 23gal3 Ai) (v0 aluall) 

sara loaiSala ol clay 2209 Las saka ane Flat asal As bi ing Tes 
an Ba 
Doll aludll 9: eng lens Ag. | 0 , 
- S9 yo MH 0 Wc Urai, RArU 5 a93 Ol 5 Ld ol 5 SAI al 5 par LS Ka. Wp 
Uilbuw GJlet3 aga raw leuab dc lsn. | 
“Isale ASASI Ula ar SI. Sg Kla los Anal pdglw) Sl CSIol pali ULI ag SIN, gl pdgale 49 
vga. 399 SSI yo Ul gi S4 68 RULII. 

Ll gula Gl Il Als Laga. 

LX (alan Silva ws on" yh" Ya Jeli Oom. 

Aas Ya SL eat aka JSI 

-1 | adi ol bla ale S8 Twg 89 Sudi. y09g MI plot SI blow all Jasa al 
dd Lau AB us yo Kaili yaaa Elo Ode dam @ja0y3. lg Row Jl kill uc Sl cuall (gila 
lie. 
Ea 39 MS yo 3. IL US 3 Su oai9e gl ale ay EL gl was gl 99 Snluoll, 190010 


“Topi S3 00 70 dll 700 5,0. 
- I9095 Jlacb JI Igniesl9 Wlumwll dc 738 lo sSiSol slls. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/236517379704411/ 


3360. SERUAN DAN PANGGILAN BUMI KEPADA BANI 
ADAM 
PERTANYAAN : 


2 Syariefuddin 
Assalamu alaikum, dalam sebuah pengajian seorang dai menerangkan kalo tiap hari kuburan itu 
selalu memanggil dan memperingatkan manusia. Benarkah yang demikian itu Ustad? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialiat 
Dalam Kitab Nashoihul 'ibad disebutkan : 


BI Bora ASI pen NM SA NG NN ob las Sd sp mai) Slal gia gd: 
Ala Na na el Bs si Sama el bags Fa Mba Fm el, 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5451 


Tag 15 SS Ae Dara Siman MJ Lag 3 Sido So dara ASI Us lo el Bag xs ASI Lanal 

dar P3 EL Sara s3) Bo Data 6 Sina dmn 0 Ea Tag 15 553p aja dan Ii 
3g Eh bar ns Pe Walah dadar € giat ls Lanlaa cl, Jas X3 sa AA Jar 

Telah berkata sahabat rosulillah saw,Anas Bin Malik ra : Sesungguhnya bumi menyampaikan 
sepuluh kalimat pada setiap hari,Bumi berkata : 
Wahai anak cucu Adam, engkau berjalan diatas punggungku,sedangkan tempat kembalimu 
adalah dalam perutku 
Wahai anak adam, engkau bebas melakukan ma'siat dipunggungku,maka engkau akan di adzab 
dalam perutku 
Wahai anak Adam, engkau tertawa senang diatas punggungku,maka engkau akan menangis 
dalam perutku 
Wahai Anak Adam, engkau bersusah payah mengumpulkan harta diatas punggungku,kelak 
engkau sangat menyesal dalam perutku 
Wahai Anak Adam, engkau makan dan nikmati makanan dan perkara harom diatas punggungku, 
kelak ulat dan cacing tanah yang menyantapmu dalam perutku 
Wahai Anak Adam, engkau berbangga diri dan sombong diatas punggungku,kelak engkau terhina 
dalam perutku 
Wahai Anak Adam, engkau berjalan-jalan dan bersenang-senang diatas punggungku,kelak 
engkau akan sgt prihatin dan menyesal dalam perutku 
Wahai Anak Adam,engkau berjalan dalam terang dipunggungku,kelak engkau terjerumus 
ketempat gelap dalam perutku 
Wahai Anak Adam,engkau berjalan dalam keramaian diatas punggungku,kelak engkau terbujur 
kaku dan hanya sendirian dalam perutku. 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Kitab dagiugul akhbar bab 10 : 


Ca lg Gold Kw Ul BlNJl9 Vig Aim lg damai cw Lil H0 VE aga JS Solu will ul al 989 
«J wsacl Islog dgall 


Diterangkan dalam suatu hadits : Sesungguhnya alam kubur memanggil-manggil setiap hari 3 
kali : 1. Aku adalah tempat sendirian, yang penuh dengan kesusahan, kalajengking dan ular. 2. 
Aku adalah rumah kegelapan. 3. Aku adalah rumah cacing dan apa yang engkau persiapkan 
untukku. 


ca blg - - Ulil Bel Slusgo sll Jas ola ay Ul - - Iga Bi um Agg JS Sola dll Ul Jlius 
Jan weBNI cu blg Ball Jasdl 389 Valid Jas Old Cw Ula Jl hall L cu,333 doll 
UN s3 Soe ale JISG LiSig Sio Jaw cuy blg € soxll Ill, mo Jl von Jl Ul aw 9Dg Gl ul 
Ol el ad Al Jaw Jl S0 AINI 


Ada yang mengatakan, bahwasanya setiap hari alam kubur berseru 5 kali : 1. Aku adalah tempat 
yang sendirian (sunyi), maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Guran. 2. Aku adalah rumah 
yang gelap, maka terangilah aku dengan shalat malam. 3. Aku adalah rumah tanah (debu), maka 
buatlah alas, yaitu: amal yang shaleh. 4. Aku adalah rumah ular yang berbisa, maka bawalah 
penawar (obat), yaitu : Bismillaahirrohmaanirrohiim dan tetesan air mata (karena takut kepada 
ALLAH). 5. Aku adalah rumah tempat Munkar dan Nakir bertanya, maka perbanyaklah 
mengucapkan Laa ilaaha illallooh Muhammadurrosuulullooh agar engkau bisa menjawab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5452 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pertanyaannya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/801790483177095/ 


3464. KEUTAMAAN HARI RAYA IDUL FITRI 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad As 
Assalamualaikum, mau tanya lagi, apakah keutamaan hari raya IDUL FITRI ? matur suwun 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Dari ibni mas'ud r.a, dari Nabi SAW sesungguhnya nabi bersabda : tetkala umat nabi 
malaksanakan puasa romadhon dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat 'ied, maka allah 
berfirman : wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja mendapatkan upahnya. Dan hamba- 
hambaku yang melaksanakan puasa romadhon dan keluar rumah untuk melaksanakan sholat 'ied 
dan memohon upah/ganjaran mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah 
memaafkan mereka, maka tersuara : Wahai umat muhammad, kembalilah kalian ke rumah-rumah 
kalian, aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan, maka Allah berfirman : Wahai 
hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku maka tegaklah kalian dengan 
mendapat ampunanku terhadap kalian. Wallahu a'lam. Lihat Durrotun Nashihin Hal 263 : 


sd 195559 UkAoy sesi Igolo | SI JB ail all 8 Nu le ywll uc di Al 215) dgan cal LC 
Ad adl 195,59 ad Lgi I solo dll Sola 0551 Lalu Jole JS So L dll AJI Jai sduc 
Silimw cal 38 ASI li sll Iggy 2020 dol L sio Solid « adl LAS 38 ul Ioagisl ad 921 Ugulu 
ASI Logito 19099 SJ Ai sbo3l9 SJ piano Sole b dls MUI Jai Ulil 


2 Ghufron Bkl 
ANJURAN MENGHIDUPKAN MALAM HARI RAYA (MEMERIAHKAN LAILATUL 'IED) 


Takbir Hari Raya Imam al-Hafidz al-Muhaddits al-Hujjah Syaikhul Islam Muhyiddin Abu Zakariyya 
Yahya bin Syaraf an-Nawawiy ad-Dimasyagiy asy-Syafi'i atau yang lebih masyhur dengan sebutan 
Imam Nawawiy, dalam kitab beliau yaitu kitab al-Adzkar menuturkan,1| 


Ga" tlh 9d o lali Can Wlelbll yo lod yE3 Duall3 oles dil Sy soul gulal cls| Untu al alel 
Lgi san Wb Cg I laaiRs al Gus all AB Ya S9 "Us Hai A91 AilB Cap Isl sud LSI 
lc98 30 Folol yul dul9) 0 Olug) ALS Cu D3 « dala yalg wall dul9, 193 ls ISA "Usil 

5 Sagill JESNI) LJESII Ja 198 lio35 la Lgad oli Jiuadll Cuslsl LX Hdas3 lad S9 Bg g0g 
155). 


“Ketahuilah bahwa disunnahkan (dianjurkan) menghidupkan malam kedua hari raya dengan dzikir 
kepada Allah, shalawat dan yang lainnya seperti perbuatan-perbuatan keta'atan, berdasarkan 
hadits yang warid tentang yang demikian : “barangsiapa menghidupkan malam hari raya ('ied), 
hatinya tidak akan pernah mati pada hari kematian hati”. dan diriwayatkan “barangsiapa yang 
menegakkan malam-malam hari-raya karena Allah dengan penuh keikhlasan, hatinya tidak akan 
pernah mati hingga hari kematian hati”, seperti itu juga yang ada dalam riwayat Imam asy-Syaff'i 
dan Imam Ibnu Majah|2), dan itu adalah hadits dlaif yang kami meriwayatkannya dari riwayat Abi 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5453 


Umamah secara marfu' juga mauguf, sedangkan perkataan keduanya adalah lemah, tetapi hadits- 
hadits fadlail ditolerir sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya diawal kitab ini”. Umat Islam 
dianjurkan untuk menghidupkan malam hari raya dengan dzikrullah, memperbanyak shalawat, 
tilawah al-@ur an, doa'-do'a dan amal-amal ibadah lainnya. 


- pala las! Laang -.. ! lagilgriog cd im 1 3 (saya yan ll al de all sale Gal 

@ll Ll yo" alus ls dl oduo Agil sel Dig sol) d9 dg MS yo dls Al iclbu ud 
Na An na AR ee 
Dab 9555 asn seal Sai snae dal alas st le Call al all Jelas. musa 
ulas Cnoi Wala tan) Jah Aldo danall Ali 589 lagu sono iobdb dll yul cas yag ... url 
HL yo doel ayal gili las pas -313 22 1-5 ,algiall Jalil A8 300 ll alisall yuto - bu 
99 JB 89390 wild all olg, Halal gai ag WS Lamo dl MEI sll lol 0 4 bl yo DUS 
K0 laS JlacYI Jilat 93 4 Jay Asuall Cypall UN cs YI Igusitul ellh gog dt0A driLulg € gasoll 
Ju) (4112) paIU— baal giaa » KlaniN SE pace JB la el 0 8443 All BI 
asli ay al sa! il baal yo) 2) Gl yo 8.169 000 yo (Pola Sl pall clsl Ulat SSL 
mall sald SGSI Siung (61247) JII agio atu Ob H3 de Joall il - A og Ugoi a93 
Dss3 ai UB Lagi Jali AI CSI G0) KAI Olla Yo B3 PO J0 san TJ CB J3 #SLell 
TN 


Walaupun hadits tersebut dlaif namun tetap diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk beramal 
dengannya pada perkara-perkara tertentu, ini merupakan pendapat para “Ulama dari kalangan 
Muhadditsin, Fugahaa dan ahl ilm yang lainnya. Tentunya ini sangatlah berbeda dengan 
kelakukan segelintir umat Islam dimasa kini yang memperlakukan hadits dlaif layaknya hadits 
maudlu'. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa hadits dlaif boleh dan bahkan dianjurkan dalam 
hal fadlail yaitu dengan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para "Ulama, malah 
kadang mereka mengatakan bahwa memilah-milah hadits dlaif itu sulit, jadi tidak mungkin hal itu 
dilakukan, lebih baik meninggalkannya. Padahal yang telah menganjurkannya tidak hanya satu 
Imam saja. Kenyataan yang seperti ini sebenarnya memperjelas bahkan membuktikan antara 
yang memiliki kapasitas dalam bidangnya dan yang tidak. Maka, umat Islam tidak perlu risau 
ataupun risih walaupun beramal dengan hadits dlaif, sebab “Ulama telah memberikan rambu- 
rambu untuk beramal dengannya, telah memilahnya bahkan menganjurkan beramal dengan 
hadits-hadits yang telah mereka sebutkan. Namun, hadits dlaif tidak boleh digunakan dalam 
perkara al-ahkam (hukum-hukum) seperti halal haram, jual beli, nikah, thalag dan seumpamanya. 


utiaall yo #lalell JB Los .8:7 m0 1533 Sh v1 0132 5 yul ditill SK JaslaJl ala) 3S 
1291590 KU Jo Hall CusslL ud Jl 9 cus jillo Jilasl 98 Jodl € Ula 9 HIS AD C9 slgasll 9, 
mall gl Kawal! Curl NI Le Jos DG elIS pe) HAA9 Aug gadl9 al dlg JAHE ASI Lolg 
Cusadlg ... (1192) cikal Bxncg wd &— 59) -...eli3 yo sgt 9 belia 53 U9Y Ul NI 
Dae aa soda Ja ae 4 mela di bad ASI acha A8 Sl 


Terkait menghidupkan malam hari raya, Imam an-Nawawiy juga menuturkan bahwa ulama-ulama 
Syafi'iyyah menganjurkan menghidupkan malam 'Idayn dengan amal-amal ibadah dengan berpijak 
pada hadits diatas sebagai hujjah. 


“doag gl Du adl sll el Li : bulbul JB 47 5553 »Sgyull Esp ——— ot 
cany ad Snsd lil bal yo ! akug ale All Kalo will ye dolol yul Coy Lalai d : Risl9 Ulelll 9 
vS US Co dl lai WI Lusiso adl ld AB yo : Solo al 3d @al9) 939 Lalai Wgoi aga Ul 

Saw 0S 4699 09 le 139590 Golol yul dlg, yo 93 « 9390 ly pl yul us ola, UI go « 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5454 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dua gal! Milulg, 


Bahkan didalam salah satu kitabnya lagi Imam an-Nawawiy menegaskan, yang juga telah dinukil 


dalam kitab syarah al-Adzkar, (3) bahwa kesunnahan menghidupkan malam hari raya dianjurkan 


dengan anjuran yang kuat, seperti itu juga dalam salah satu fashal kitab Asnal Mathalib. 


» SJ) Koiund “A0 919 MEI All dani! isl 949 Juo8 15 2025 ,usitoll droc9 cell s9, 
H9 ali dl sla « Ol on Jun8 3 ly guluw LS desa yaa 39 wall 29 3 Ju all 
Sis Jus) (4112) dd —ball yA - ... d3bb SI il) cus IsSlio Ulil 

ag Aa wang pd San la lal yo) al ball yo 18.423 210 wp (dolad Il gala) cal Ulstul 
OS UN £ ala NI Iouial s3 R09 duu3 drill 9 € gandll 43 JB 89390 sub JII og, £ all Lgai 
letususu Jasyg 129 olu Jadi 


Sedangkan Imam asy-Syafi'i didalam kitab al-Umm mengatakan bahwa ada 5 malam yang apabila 
berdo'a dimalam tersebut akan di kabulkan yaitu malam Jum'at, malam kedua hari raya ('idul Fitri 
dan “idul Adlhaa), malam pertama bulan Rajab dan malam nishfu Sya'ban. Beliau menganjurkan 
untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Imam asy-Syafi'i juga menuturkan bahwa para 
masyayikh (guru-guru besar) di Madinah menghidupkan malam hari raya dengan dzikir bersama di 


masjid Nabawi hingga waktu malam berlalu, Ibnu “Umar juga menghidupkan malam hari raya, oleh 


karena itu beliau dan ulama-ulama syafi'iyyah lainnya menganjurkan menghidupkan hari raya, 


walaupun hadits yang menuturkan tentang yang demikian dikatakan dlaif. 


“JW yaa $9 Usia elexll ul lab dil aon, wes JB 75.5 2-5 puritoll Bxnc9 swWll A59. 
del lg WI 0d 93 M3 lo JS Horisalg seLll JB « ulsss Guoig US) Jalg cwusllg don all. - 
Ubriw elexl ul: Ju US ul lisbg : AI 93 wailull JB .47-48 555 #S9gil gg 
Ia aa oball dd « cmwsil aldo « daooll dll 3g : JW yes H8. 
said sawo ole yg sgku dina Jdl jl yo Sato Cl) 1 JB San0 y4 adl ul bouslo : sesal JB 
abg: Kail JB « Jall yo Telu WS s5 lai Mil yg S9 y9S all Al alug ule Alil alun 
2S el Ul IG K0 Len lo JS Lnsiual big ? gasal JB pul dl Kau US s00 well 
(pin 8 ole Josis 3 mela Ji Lan ass SLS al ad di lali sineas bus ol Ro 


Tentang kadar ketentuan memperoleh fadlilah menghidupkan malam hari raya, “Ulama telah 


berselisih pendapat, namun yang jelas tidak akan memperoleh fadlilah menghidupkan hari raya 
kecuali dengan memulyakan malamnya, dan dikatakan “yahshilu bi-sya'ah”, yaitu fadlilah 
menghidupkan hari raya bisa di peroleh dengan berdiam di Mina (Musdalifah), beri'tikaf atau 


dengan melaksanan shalat berjama'ah dan disambung dengan shalat shubuh berjama'ah pula. 


» Junsu Y ai Jab NB el NIA Juni SI sal 4d Elalell Glisl9 155 25 #Sggil Ll NI 
Ala Jooig cl 5023 #odikoll da0 9 wwlall Abg) - delay Joo 1Ja89 Jl alas VI 
lo disoll Jal les yo iclas ye AI 8 dil Aas said Jis 333 dell Juni J9 Jul alas cus 
Band Kalung al a31 dolan 3 elus Kaluay ul al Ala el ul yus val LE Uas wuSWl Jiig ONH 
X sb2I Id duos « ul uu 485553 (Sos) Ega» dl - .Wiox3 lo )lis0Jl 9 dclas W 
Jiig « dial! Satu UC el Jis 93 Gw Lo 004429 4 dug Juan J9 « Jl alioy NI Jua 
58 Ramoll ygduy ul a09 « Aoa 198 Elis dua ul As al las jl yuli il US yu gus 
(dl gEsa Yel ssi AM 2) ale ll aa lol Als dodi la isol3 dolan 
aa 
J9 caios CuyalS Jill aleros ss NI Junou9 314-313.» 1 5 ,algial BW & 20 dll Alisa yuso 
eleslg ,diclos pemall Do ade p3allg icla elaall Plcu lagis dll yu 3 yulis yel 109 dio delay 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5455 


ddg ll July 4 210 la Lia Ulin « uli Luoig US, Jal sulilg droall dil 989 lagu3. - 
SAI GS Ula Jill dikau 2S Ji2359 (61247) Jl api atu Ubgll R3 ade Joall Hala 
GS HUNI Jin pal gl 23 Jill G0 ubi! Al 9 Ab) 3 2S da5 5 wall Jasa 
Sini 33 Ja Sila deal dl 599 Logad SENI dElaS all IL HE ajal delas susi Du 
ola dll lama ss NI Junnu9 397 25 2-5 alkidl ai Ol alim dala». Siah USiuo Gua 
Jas palieoil we3 Jill up gl isa 198 Aksal Asi AWSNI Als joy Cnioll Jasa gd RSA JS 
Jai sila dronll Ul 539 laga elenlg dolan amal 0D wdc asallg dclos elusll PYuu baghsl 
Load Oli « Ulas Cuodig US). 


Adapun maksud dari “matinya hati” pada hadits yang sebelumnya adalah terlena dengan 
kecintaan dunia atau cinta dunia hingga memalingkan dari akhirat, kafir, dan penyesalan dihari 
kiamat. (4J 


- Lusi Ky lekas Uglill Cg0y allg : Jab 314-313 25 1 ,algiall Bb 400 ll alisall ito « 
3sallg .(6/247) Ill Rais aku Ob Ri ade Jaw dwils - ...dolall ag all ds «ASI J3 
JB il Jstag WA yg Us sial 2X ole ISSN) 43 Gp BSI UII C5, ia ws ga 
Nae Alan ag an da kas ag na sap 
TSI Gap N Sab adl SUS 9d Rel Ol alkag AE AI sluo Galll JIE JJ OLS dl lulg slull 
panas gk gu Il5Oll3 397 5 2-5 salgial 24 dl also Alai - Alat Gil lali Yg JS) SI 
J5 (adl JOS Al Isun Gd yo JBS sisa NI ae IsSi YP 13 Gp BSI WII LS, 
23 Oo Sl dolall ag7 #3nll J3 saga D3 SI | ala 8 Luo JS Gg P odlei Api Yo REI 552 
(ago ol Je Jas Ala 0.2 3. lu NE ie BS doll K3 Call 3) 
yap Y Yaa pgall S3 93 Kal Ol: Alus dil AU ok mil JS JB 032 Ol sludlla sll 
ilsal Gil sial Yg J3 al JSI). 


Pada malam hari raya juga dianjurkan untuk menyemarakkan dengan takbiran yaitu takbir mursal, 
takbir yang memang disyariatkan pada seluruh hari raya, tidak khusus ketika shalat (tidak 
mengiringi shalat) dan hendaknya dibaca dengan keras bagi kaum laki-laki untuk menampakkan 
syiar hari raya. Pada 'idul Fitri melakukan takbiran sejak terbenam matahari sampai dimulainya 
shalat hari raya, dianjurkan memperbanyak takbir baik dijalanan, dimasjid, pasar, bahkan ditempat 
tidur, dan tempat-tempat lainnya, baik ketika duduk ataupun berjalan, siang atau pun malam. 
Adapun pada “idul Adlhaa sejak selesai shalat shubuh pada hari “Arafah sampai shalat 'Asar pada 
akhir hari tasyrik, hal ini muktamad menurut Imam Ibnu Hajar, sedangkan menurut Imam Ramli 
adalah sejak masuk waktu fajar pada hari “Arafah sampai terbenamnya matahari pada akhir hari 
tasyrik. Lafadz takbir yang dibaca berulang-ulang adalah, In , ' 
SSI Si Ul ps dl 


Adapun jika ingin menambahkan dengan bacaan takbir yang lebih panjang yang bagus (hasanah) 
sebagaimana dituturkan oleh Imam asy-Syafi'i dan “ulama-'ulama Syafi'iyyah adalah dengan 
lafadz, 


sal Al Gale dB) NI Sai Yg AI YAN olg 85K Jl Uitag us dl 339 Lu 5KI dl 
SSI @Jlg dil pi al X 2353 GI3SNI 2583 DUS HASAI 0369 ISS 0339 WI pi al X angn ISI »,S sg 


Kemudian, apabila bertakbir dengan lafadz yang sudah menjadi kebiasaan, menurut jama'ah 
Ashhabus Syafi'i adalah tidak apa-apa bahkan merupakan shighat yang disukai dan pokok, 
sebagaimana lafadz, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5456 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SSI ag SI WI SI lg call NI ll Y 3S bl SI dl SI 


Foot Note: 

(1| al-Adzkar an-Nawawiyah, hal. 155. 

(21 Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abi Umamah, dan Imam ad- 
Daruguthniy menyebutkannya didalam al-'llal dari hadits Tsaur, dari Makhuul darinya, ia berkata : “dan shahih bahwasanya 
hadits itu mauguf atas Makhuul”. Imam asy-Syafi'i meriwayatkannya secara mauguf atas Abu ad-Dardar'.Ilihat : at-Takhlish 
al-Khabir fiy Takhrij Ahadits ar-Rafi'i al-Kabir (2/265)| Hadits tersebut ditakhij dengan isnad yang dlaif dari hadits Abi 
Umamah. Jlihat : al-Iragiy, Takhrij Ahadits al-Ihyaa'. No. 1286|. Ibnu Hajar mengatakan, hadits tersebut madltharib isnad 
(wykuso sluw NI) dan didalamnya ada Umar bin Harun, ia dlaif. (lihat : Faidlul @adir, no. 8343 : Ibnu “Allan as-Shiddigiy, al- 
Futuhat ar-Rabbaniyah, juz. IV, hal. 235 : al-Haitsamiy, Majma' az-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid (1/350)|. 

(31 Lihat : al-Futuhat al-Rabbaniyah (Syarah) “alaa al-Adzkar, juz IV, hal. 235. 

(41 Lihat al-Futuhat ar-Rabbaniyah, hal.235 : Asnal Mathalib (4/112). 
http://gurandansunnah.wordpress.com/.../7-tujuh-hal-yang.../ 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/824146260941517/ 


3518. PERIHAL AMALAN YANG DAPAT MERINGANKAN 
SAKAROTUL MAUT 
PERTANYAAN : 


? Thobiib Asmoro 

Assalaamu'alaikum. yang terhormat seluruh admin grup saya mohon jawab ban. Adakah amalan 
dari rosul atau ulama untuk menghilangkan atau meringankan rasa sakit nya sakarotul maut ? 
Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 

Wa'alaikum salam. Dalam kitab irsyadukl 'ibad : Disunnahkan ketika mayyit menjelang mati 
dibacakan juga surat arro'du karena akan meringankan mayyit sekaratul maut dan baca'an arro'du 
memudahkan diambilnya ruh dan memudahjkan lisannya. Meriwayatkan anas dari nabi "siwak 
memudahkan keluarnya ruh karena disiwakkan ketika hendak mati". 


Gap gl wgal 3x Wall ye AS) ls JB SEN Wgta Lal 3s (58 Ul Ehall AAS II GS 
gl mg adu, 
P9 ic Sliiwd 29 JI 295 Jam Slowdl sll 0S ywil S9)9 

2 Ghufron Bkl 


Diantara yang memudahkan mayit ketika sakaratul maut adalah di bacakan surat yasin dan 
arro'du. dan juga siwakan bisa memudahkan keluarnya ruh : 


ade dil gd NI yag od#ic Li Co yo lo 18959 ! Gula dilel, 

ailg eagall 8 Su Call ye Cs el lb ac Il gw Luh die Dt ul « call Al Isl  eiuug 
| Oil mal 9 sabuk) Ugal. 

Vigo SC - plg Ale WI olao - Slim c29 Jl a93 Je Ilowll ol Aclos H9 


Keutamaan siwak di antaranya : Menambah kecerdasan, menghambat rabun senja, mengurangi 
uban, melipat gandakan pahala, meringankan orang yang sakarat al-maut dan dapat 
mengingatkan pada kalimat syahadah ketika ajal akan menjemput. 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5457 


Referensi: 
Kill Jb GuiSo 31 : DD Ass Piamodl dye 
5239 al 39 Jl ai Gubug Gbu A3 UJl S3 39 sal Sao Gil Ilahi sil39 Gp | 256 1 
SINI Belkars Sab Sau Lanal Waris mal sibu3 Usb Jl Blaig3 #iball 95513 sabll 3S ye alsll 
B3 ya JI 99563 ElSuoll (Sama smalla Suglla demall U) 929 wall Sic Gill 5SS0g El Sang 
Jgll nata US sS5R23 Call Yabug Sisllg As Lodll 99 3 533 rar basal Xx019 259 wu wall 253 
Ola) dal B3 all BUSI 51 38 Ke2AK0 2853 Ulall3 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/836636473025829/ 


3876. SEDEKAH YANG PALING AFDHOL 

PERTANYAAN : 

2 Lembayung Cinta 

Assalamu 'alaikum wr wb.. Yu kita berbagi ilmu mengenai tentang apa saja hal hal "YANG 
PALING UTAMA". Misalkan sodakoh "YANG PALING UTAMA" adalah yang secara diam-diam di 
berikan kepada orang fakir, alasannya sedekah secara diam diam yang diberikan kepada orang 


fakir agar ia terpelihara kehormatan dirinya (si fakir) dan terhindar dari sifat riya, Yang lain monggo 
ojo lali di isi coment nya... 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Wa'alaikumusalaam wr. wb. Lihat Fathul Mu'in Hamisy 'I'anatut Tholibin II / 211 : 


@Sp3l9 dio AI pilu 9 Laut Sling Jual SIGN 0 yiac 3 lag Y MS SI (Lao) Halac! (9) - 
diysollg 4SoS9 denallg wuuBlg daa S9 Lis doll 


Shadogoh sunah lebih utama di bulan romadlon lebih lebih di sepuluh hari yang akhir dan juga 
lebih utama di hari hari yang punya keutamaan seperti 10 Dzul hijjah, dua hari raya ('Idul Fitri dan 
"Idul Adlha) dan hari Jum'at dan di tempat yang punya keutamaan seperti di Mekah dan Madinah. 
IT 


Artikel sebelumnya : 2928. SEDEKAH PALING AFDHOL KE SAUDARA DEKAT 
Wallaahu A'lam 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/885475901475219/ 
www.fb.com/notes/928789403810535 


3974. MENGHIDUPKAN MALAM HARI RAYA DENGAN 
SHALAT 
PERTANYAAN : 


2 Aldi Rizky Setiawan 
Assalamualaikum. Bila Kita melakukan Sholat Malam saat Malam Takbiran (Idul Fitri) Bagaimana 
& Apa Hukum nya ? Terima Kasih :-). 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5458 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


? Mas Hamzah 

Menghidupkan malam dua hari raya dengan melaksanakan sholat atau selainnya dari keta'atan- 
ketaatan termasuk sunnah berdasarkan hadis abi umamah dari nabi shollallohu alaihi wasallam:" 
barang siapa menghidupkan malam dua hari raya maka hatinya tdk mati pada hari matinya hati 
"dan juga berdasarkan hadits lainnya. Wallohu a'lam. (ALF). 

- kitab majmu' syarah muhadzab (5/36) : 


dolol yul Cyaoy Lulwol d (Risly ) Ole yo ld 48 gl Hay aus sila elasl Leni ? lal JB 
uas well Ala) 933 ( Ugll Logo ag WS Coy al adl Kill sil 0 Palu le All alan will Uc 

9390 elsa yul ye olg, (ali Lai was UB Lou Ad adl MU Lusibo sad sal AB yo": ab, 
Sl Him 9... dusd Road ilulg , Sia la esa as sule U2950Molal Gal 2Ul9 sxusit3853 

Bolu Jia Cnclal ul JLSII Jai 43 Tau la , usus Curl Ul R0, 29SAl sls NI UNI 


JW wo 49 Ulaiwy selo « ul bahg AVI Aoa, peduli JB Hao naa ud lgtn2nd 99 ale Josyg , Lead 
alel Wilg JW ad 49 WES lo JS Horilg KESLI JB ybs Sumig US Jolg cdi g dsonll dal) 
al) 


- kitab mugnil muhtaj (1/591) : 


(asa WS cool Kadal Lal 0 4 1 lol yo ld 429 00 yo dobel ul sll oles Uang 
OY SLS NI Igasisal el R09 , dus vawlulg : £ gooll 43 JB 8390 wublll ol, ( Ugal Usai 
all #3 Cs yo laS JloeYI JiLA3 yd U Jaw All Cus 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/826125657410244/ 
www.fb.com/notes/934 704913218984 


3983. SEJARAH TRADISI MEMBUAT BUBUR SURO PADA 
10 MUHARAM 
Oleh : Santrialit 


Dibeberapa daerah, pada 10 muharom/Asyuro selain melakukan ibadah-ibadah sunah yang sudah 
masyhur seperti puasa,shodagoh, menyantuni anak yatim , memakai celak hitam dan lain 
sebagainya. dikenal juga shodagoh dengan bubur syuro. Dan di Na tempat di indonesia 


bubur dan selain untuk dimakan dengan keluarga iga dibagikan/dishodagohkan kepada anak- 
anak yatim dan dhua'fa serta muslimin yang tidak melaksanakan puasa,atau dimakan saat buka 
puasa hari tsb. 


Tradisi membuat bubur syuro ini " la'alashowaab " yaitu mengikuti apa yang pernah dikerjakan 
nabi nuh dan kaumnya, Dalam kitab bada'iuzuhur versi dan karangan syeikh Muhammad bin 
Ahmad bin iyas al-hanafy, halaman 64 (versi lain karangan imam suyuthi) disebutkan sebagai 
berikut : 


di Ia C3 dol3 ayal yo sila 9N9 el gile ag Sr” galI Jus lc dug al gia «9 3S sulaill JB 
dosill ol sale | Su sal dh 93 plualk aso YIS yo sol3 lesi. 

233 JII yo Asoy oaoSI 2 Ul ai asal Sl gold pesuas Ulgallo Laga gl p gulali Ul S9ug 

v0 59 lsm lala 5 A9 aed modi 9 Kawal o Jelly add g All 109 Uya yo Iluol dea 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5459 | 


dibio D9 All Ale 29 dim pall SS yo KI Mo lo3 aga SS 38 Le5ubg 


Imam Atsa'laby berkata : perahu nabi Nuh a.s mendarat sempurna disebuah gunung bertepatan 
tanggal 10 muharam / hari asyuro ,maka nabi nuh melakukan puasa pada hari itu dan 
memerintahkan kepada kaumnya yang ikut dalam perahunya untuk melakukan puasa pada hari 
asyuro sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Dan diriwayatkan bahwa seluruh binatang 
dan hewan yang ikut dalam perahu nabi Nuh a.s juga melaksanakan puasa. Kemudian nabi Nuh 
a.s mengeluarkan sisa perbekalan selama terapung dalam kapal,tidak banyak sisa yang didapat 
jumlahnya tdk banyak kemudian disatukan dan dijadikan makanan. dan selanjutnya pada tahun- 
tahun berikutnya nabi nuh dan kaumnya selalu membuat makanan seperti itu (bubur dalam 
bahasa kita) pada hari asyuro/10 muharam. Wallahu a'lam. (Rz| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/877461398943336/ 
www.fb.com/notes/934857649870377 


3984. TRADISI MEMBUAT BUBUR MERAH PUTIH DI 
BULAN SHOFAR 
PERTANYAAN : 


2 Lembayu Lembayu 
Assalamu alaikum. Sebentar lagi bulan shofar, nah di bulan shofar itu ada tradisi bubur mira putih. 
Pertanyaannya sejak kapan bubur mira putih ini ada ? Dan bagaimana asal usulnya ? 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 

Wa'alaikum salam . Bubur merah putih atau tajin mera pote merupakan salah satu bubur yang 
dijadikan alat untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Allah SWT, sebagimana Nabi Nuh 
mengungkapkan rasa syukurnya dengan memasak sisa-sisa bekal pada kejadian banjir bandang 
yang menimpa kaumnya yang ingkar. Rasa syukur ini pula di wujudkan oleh masyarakat madura 
sehingga mereka membuat tajin mera pote. Bubur atau tajin mera pote sudah menjadi tradisi di 
kalangan masyarakat Madura, pada setiap bulan safar atau biasa orang Madura bilang Sappar, 
pada bulan inilah mereka membuat tajin mera pote. 


Bubur ini sedikit berbeda dengan bubur yang lain seperti tajin slamet, dan Tajin Pedis. Khusus 
untuk bubur yang satu ini bahan bakunya bukanlah beras melainkan tepung, bubur merah dibuat 
dari tepung ketan dan bubur putih dibuat dari tepung beras, rasanya pun berbeda jika yang merah 
manis dan yang putih rasanya asin sehingga kalau dimakan akan terasa enak manis dan asin. 
Tradisi bubur merah putih ini, di laksanakan bukan tanpa alasan, ritual-ritual ini di laksanakan 
untuk mengenag sejarah penting dalam Islam, bagaimana sejarahnya ? 


Sejarah... 

Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib sang Cucu Rasulullah saw terbunuh oleh Yazid bin 
Muawiyah. Pembunuhan ini lebih tepat bila disebut dengan pembantaian karena tidak 
seimbangnya dua kekuatan yang saling berhadap-hadapan. Pembantaian ini terjadi di padang 
Karbala ketika dalam perjalanan menuju Irak. 

Kejadian pembunuhan terhadap Husain cucu Rasulullah saw ini, tidak boleh terhapus dari memori 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5460 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kolektif maupun individu generasi Muslim. Kejadian-kejadian dalam sejarah ini harus selalu 
dipupuk dengan subur sebagai salah satu media pendidikan kepahlawanan dalam Islam. 


Berbagai metode pun dilakukan untuk mengenag sejarah tradisi kolaitas. Pada masyarakat 
madura misalnya kita mengenal tajin mera dan tajin pote (bubur merah putih) yang dibagikan pada 
tetangganya tidak lain untuk merawat ingatan sejarah tersebut secara perlambang. Bubur putih 
bermakna rasa syukur akan panjngnya umur hingga mendapatkan tahun baru kembali, semoga 
kehidupan tambah makmur. Seperti rasa syukurnya Nabi Nuh setelah berlayar dari banjir 
bandang, seperti syukurnya Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun. 


Disamping itu Bubur Putih merupakan lambing kebenaran dan kesucian hati yang selalu menang 
dalam catatan sejarah yang panjang. Meskipun kemenangan itu tidak selamanya identik dengan 
kekuasaan, seperti Sayyidina Husain sebagai kelompok putihan yang ditumpas oleh Yazid bin 
Muawiyyah sang penguasa. Sedangkan tajin mera (bubur merah) adalah pembanding yang selalu 
hadir dalam kehidupan di dunia berpasang-pasangan. Ada indah ada buruk, ada kebaikan ada 
kejahatan. Semoga semua hal-hal buruk itu senantiasa dijauhkan oleh Allah dari kita amien. 


Jadi bubur yang berwarna merah dan putih merupakan representasi dari rasa syukur yang 
mendalam. Atas segala karunia Allah swt. Dan yang lebih penting dari itu semua, Tajin atau Bubur 
merupakan wahana untuk merawat ingatan akan adanya sejarah besar dalam Islam. Wallohu 
A'lam (Rz) 


Dikutip dari artikel Tajin (Bubur) simbol ritual pada masyarakat Madura 
Link Terkait 2072. Kisah Seputar Hari Asyura : TRADISI BUBUR SURAN 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/877461398943336/ 
www.fb.com/notes/934863556536453 


4015. HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI DI HARI 
LAIN KELAHIRANNYA (TIDAK DI BULAN RABI'UL 
AWWAL) 

PERTANYAAN : 


2 Sukron Sholahudin 
Assalamualaikum.. minta ilmunya.. boleh tidak memperingati maulid nabi tapi tidak pada 
bulannya.? kalau bisa sama dalil dan referensinya??.syukron 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam... boleh, lihat ta'bir dari kitab Kanzunnajah halaman 38 : 


USS Saiag salad yo aga SI 9d Ji JGA Ru) sei Yo US Ag SI 9 Mg o9xll 99 eos ya Io )Lo8 
22129 Ol ale alel dil al Ale Gelas 43 y9sat5 Jul) Kutu. sm (2: sal lara silk, 


alas 509 a59 Hoisg salwg. 
dan Al Hawi lil Fataawi 1/188 : 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5461 | 


plly Y Sl bab h al y0g «elo gtale Asy 93 wuug0 d8 Tallu sid dus agall Sah Ul sea Id odcg 


ad lo 499 dimall 0 A91 ol Oglid A33 Rugi Jo « set 00 Aga SI 33 Jali Jos 
Wallaahu A'lam (DA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/933290630027079/ 
www.fb.com/notes/936258113063664 


4044. SHODAOOH ILMU LEBIH UTAMA DARIPADA 
SHODAOOH HARTA ? 
PERTANYAAN : 


2 Danar Khalafi 

Assalamu'alaikum wr kth, maaf sebelumnya .. member Anyar mohon ijin bertanya pada 132.350 
member Piss-Ktb : Lebih utama mana berbagi Rizgi (dana ) sama berbagi 'ilmu ?? matursuwun 
sebelumnya. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb. Shodagoh ilmu lebih utama daripada shodagoh harta. Lihat kitab jami'ul 
ulum wal hikam (2/59-67) : 


JAS US lagyg 4 pel ir 9S «SIS dl Ulas dasi A8 lo: lahan legi Jlall yes wallg 
amalan yo H3 all dclb adl sles iB «Sial uc weillg « Igsgalk 2016 Ing « Jladk diroll 0 « 
3 asalo Sesal ye SNI Also coli el alg RI alel pulai s9 « Jak gaul yo 23 sig 
da sliabraresn cal ai he rel santa 9 santai elesil Alb: pie SAI gg. valid gaul ads 
P9 « “VI yo Grid 33 US yog « Ul yo Jroiul3 « Jb US yo" 2 ega 0yoc ul yo LS 
aeB sale mo Ati lo: Tadlo Cal ll all yo sil esis ul ll dale yo dna «dea 
(d52xo salad! adl gutuoll eSS9 « olaisaNl9 « Jalgillg « Samillg « mamillg «yu yo : SSI esis , 
uo Jusil Jlac NI 0d SI « dino All slgndlg Rall9 aluadlg Dual Cl NI yo ep Hd SM A9 

lolg « aellanb elue NI gali aglis lac gl cydll el al Jldud Ulas 3 lasl WN « Uli Sal 
bd.ue9 Jak dini ade SI Judi sos SI 389. Lea LS situ gl IgilS 38 Agil «sasa 
Jlac VI yo 


Shodagoh dengan selain harta ada dua macam, yaitu : 

1. Shodagoh yang terdapat kebaikan bagi orang lain, dan seringkali shodagoh yang ini lebih 
utama daripada shodagoh dengan harta .contoh misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah 
ajakan untuk ta'at kepada Allah dan mencegah maksiyat kepada-Nya, keduanya lebih baik dari 
pada manfaatnya harta,begitu juga yang lebih baik daripada shodagoh dengan harta adalah 
mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan baca gur'an, menghilangkan duri dari jalan, 
melakukan hal yang bermanfaat bagi manusia, menolak kesulitan dari mereka, dan berdoa 
untuk muslimin serta istigfar untuk mereka.ibnu mudawaih menerbitkan dengan sanad yang 
ada kelemahan di dalamnya, dari ibnu umar secara marfu' :barang siapa yang mempunyai 
harta maka bersedekahlah dengan hartanya, barang siapa mempunyai kekuatan maka 
bersedekahlah dengan kekuatnnya dan barang siapa mempunyai ilmu maka bersedekahlan 
dengan ilmunya. " 

2. Shodagoh yang manfaatnya terbatas pada pelakunya, misalnya bermacam-macam dzikir, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5462 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


takbir, tasbih, tahmid tahlil, istigfar dan berjalan menuju ke masjid, semuanya itu adalah 
sedekah dan kebanyakan amalan-amalan ini juga lebih utama daripada sedekah dengan harta. 


2 Uzlah 
Wa'alaikum salam wr.wb. semuanya utama, bersedekah bagus, berbagi ilmu juga bagus. 


ud US sg «SI (3l5) W Cus lo Jis doYL Juciul ASISOI lo yuc Iglisl «SI (gus Iggb) .@l J3 cus Isgh 
uli yo dasls (Gl) sus gl sio aslu lal 


“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari). 
Artinya sampaikan ajaran Rasulullah yang engkau mampu dan kuasai untuk kebaikan umat 
meskipun yang kau bisa hanya sepotong ayat. Faidh al-Gadiir 111/369 


Y ami yo ya Jio NI yo Jd US SH sll le3 0 1 JB aaug le AU akad gl UE du5d yul uc 
bsa Ad 921 yo Jl yatiy 


Dari Abu Hurairah radhiallahu “anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: “Barang siapa menyeru kepada hidayah maka baginya pahala seperti pahala orang- 
orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikitpun.” (HR. Muslim). 


9 iga dl 33 el Asal 383 doll lb rasul yo 9 « geo US 9 slwiNI Usl 388 dl Jb Ulei yo 
SI dilo SSI dis 98 9 M3 30 m3 WI png all dis HJ 9 « clwil does dos dl JW ul 
Le 2 dell Cal 3 aki ado» JL J9. syaa dig3l yo da3 Ugiloi Sgloll dis H9 9 « 295 yo dya 

2 abo IsI dll Jb Ul ge JW ada drs Vla 3 : All lb lo y0 » AS AI dc 9 agalll ag 

dil mas ya 9g d all 


“Barangsiapa menolong pencari ilmu maka ia telah mencintai para nabi dan kelak bersama 
mereka, dan barangsiapa membenci pencari ilmu maka ia telah membenci para nabi dan 
balasannya adalah jahannam. Dan sesungguhnya para pencari ilmu memiliki syafaat laksana 
syafaatnya para nabi, mereka disurga firdaus dengan 1000 panggung dari emas dan dalam 
syurga keabadian dengan 1000 kota dari cahaya dan dalam syurga al-Ma'waa dengan 80 derajat 
dari mutiara merah. Dari setiap dirham yang ia nafkahkan dalam mencari ilmu baginya bidadari 
laksana hitungan bintang dan malaikat. Barangsiapa berjabat tangan dengan pencari ilmu, 
diharamkan jasadnya dari api neraka, dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu saat ia 
meninggal, Allah ampuni dosanya dan dosa orang yang menghadiri kematiannya". Irsyaad al- 
Guluub 1/164. 


2 Muhammad Rangga 

Menurut riwayat, Pada waktu nanti nya rombongan orang-orang 'alim akan masuk syurga duluan, 
tetapi krn memiliki ilmu mereka berkata..:.'Wahai Tuhan kami sesungguhnya tanpa orang-orang 
dermawan tidak mungkin kami bisa masuk syurga..'akhirnya dipersilahkanlah orang-orang alim 
dan dermawan berbarengan masuk ke syurganya ALLAH.." Wallahu a'lam bis-showab. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/938704886152320/ 
www.fb.com/notes/939120209444121 


4212. CUKUR SETIAP HARI RABU SELAMA 40 RABU 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5463 


2 Muhammad Hidayat 

Assalaamu'alaikum.. Ada sebagian ponpes yang peraturannya setiap santri baru harus dicukur 
(cukur botak) tiap hari rabu selama empat puluh rabu.. malah bayi yang baru lahirpun sama/dari 
hari rabu pertama dilahirkan jabang bayi tersebut dicukur setiap hari rabu selama 40rabu.. karena 
posisi saya sekarang jaraknya jauh dengan ponpes tersebut maka izinkanlah saya bertanya di 
sini.. Dalam kitab apakah dalilnya..? 


JAWABAN : 


2 Kang Dul 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Faidah berambut gundul ( botak) : 


(400 0) aasill Jiluo & yiiy pa SI Sin wwwall duo LAH! dortidll 2 His 
load alug dgls ale Hii 509 akal 3S 9 so dg09 Jawi NI AS em XI sal JI (ARA WI) 3 a33 
J3 lc . 


Bro seb 4 Joe Id Jual N "lai oo. slalu dio sam dl) ls yo" Uu. 


Hadist yang berbunyi : “ Barang siapa yang mencukur gundul rambutnya selama 40 rabu ( tiap 
hari rabu dicukur gundul) maka orang tersebut akan menjadi orang yang pintar (ahli figih/ menjadi 
orang alim) “ itu tidak mempunyai asal usul dalil, akan tetapi orang yang mau melakukanyya akan 
nampak kebenarannya ( mujarab). (Kitab busyrol karim halaman 400). Wallohu a'lam bis showab 
(NN) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/899404396749036/ 
www.fb.com/notes/954888601200615 


4263. BACAAN JUMAT AKHIR BULAN RAJAB 
Oleh: Abdullah Afif 


Dari Kitab Kanzunnajaah Wassurruur Fil Ad'iyah Allatii Tasyrahushshuduur karya Syeikh Abdul 
Hamid bin Muhammad Ali Guds halaman 43 


So da3 Sl G3 53 Ga Ol AYI ABI din 3 G8 LS GIE Al ta5) S5343 II HE Rat Wl33 203 
HIS ang Go MI Rais X538 USU3 Luas) AU Jasa) 32856 dll Jaa) SaSI Hall die CibAllg US) 
dll 


Diantara FAWAATD Syeikh Ali Al-Ajhuri -rahimahullaahu Ta'ala- sebagaimana didalam terjemah 
(biografi) beliau dalam (kitab) KHULAASHATIL ATSAR : “Sesungguhnya barang siapa pada akhir 
Jumat bulan Rajab, saat Khatib berada diatas mimbar membaca : AHMADU RASUULULLAAH 
MUHAMMADUN RASUULULLAAH 35 X. Maka tidak terputus dirham dari tangannya dalam 
setahun itu”. 


Note: 
Madi gali SucdNI yo cg mallg alel SIS) DLSII ISd 99 lo Jp sl | JacleslIl a05, Ajal JB 
silsall $ yiS 56 (oma 
Berkata pengarang kitab Kanzunnajaah (Syeikh Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali @uds) : 


Maka amalkanlah wahai saudaraku apa yang ada dalam kitab ini (Kitab Kanzunnajaah Wassurruur 
Fil Ad'iyah Allatii Tasyrahushshuduur) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5464 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


karena apa yang ada dalam kitab ini banyak faedahnya. WALLAAHU A'LAM. Semoga bermanfaat 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/600020973354048/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965201803502628 


4319. HIKAYAT WANITA PEMBACA SURAT AL IKHLASH 
SETIAP HARI DI BULAN RAJAB 
Oleh : Yai Abdullah Afif 


Pertama : 
Dari Kitab nas Gulub halaman 255, La Imam Ghazali: 


Pia Aa ea Gila Lab ana Kn Aa beng Se aa 
JB D3 Gini lan M9s) 19320 583 653 AB sunoy Jasi Jl IN dual) sie alis Ul d Ugis dolis 
15253 1533 S5 Y US 38 bell Jo Ul Cudle lol su Rawd 333 A8 big 


Diceritakan, bahwa ada seorang wanita di Baitul Magdis. Dia membaca surat AUL HUWALLAAHU 
AHAD setiap hari 12.000 kali di bulan Rajab, dan di bulan Rajab tsb ia mengenakan pakaian yang 
terbuat dari bulu kambing (shuf). Pada suatu ketika dia jatuh sakit dan berwasiat pada anak laki- 
lakinya, apabila dia mati supaya dikubur bersama pakaiannya yang terbuat dari bulu. Dan ketika 
ibunya meninggal, si anak mengkafani jenazah ibunya dengan pakaian yang mahal. Syahdan, si 
anak bermimpi melihat ibunya berkata padanya : “Wahai anakku, aku tidak ridha kepadamu, 
karena kamu tidak melaksanakan wasiatku”. Maka si anakpun kaget dan terbangun dari tidurnya. 
la cepat-cepat mengambil pakaian shuf ibunya untuk ia gubur bersama ibunya. Lalu iapun 
menggali kembali kuburan ibunya, namun dia tidak mendapati ibunya didalam kuburnya. Diapun 
bingung sekali, tiba-tiba mendengar suara yang berkata : “Tidaklah engkau tahu, bahwa barang 
siapataat kepada kami di bulan Rajab maka tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam 
kuburnya”. 


Kedua : 
Dari Kitab Durratunnasihin halaman 43-44, karya Syeikh Utsman bin Hasan al Khaubari: 


Kilas 353 8316 gali (Sal dil sh JI) aa US Isis Usa II le SS paska ag 99 al Ul gs 


Diceritakan, bahwa di Baitul Magdis ada seorang perempuan ahli ibadah, jika tiba bulan Nias ia 
membaca surat @UL HUWALLAAHU AHAD setiap hari 12 kali. Dia melepas pakaian lusuhnya dan 
berganti mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu. 


ualil G3 dia Cal 33 Lala WARS LG R0 G3 Ul al Uarogla US 33 Ktaa3 


Pada suatu ketika dalam bulan Rajab, ia jatuh sakit dan berwasiat pada puteranya, apabila ia mati 
supaya dikubur bersama pakaiannya yang terbuat dari bulu, akan tetapi si anak mengkafani 
jenazah ibunya dengan pakaian yang mahal, Fan Gila pamer Ha orang-orang. 


- 0 Tt 


— Ta 


Syahdan, si anak bermimpi melihat ibunya berkata Baba : “Wahai anakku, kenapa engkau 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5465 | 


tidak melaksanakan wasiatku? Sesungguhnya aku tidak ridha kepadamu”. 

pass 2 53 533 d8 3 lhsny AO boa yamg le aib 
Maka si anak kaget dan terbangun dari tidurnya. Dia cepat-cepat menggali kembali kuburan 
ibunya, namun dia tidak mendapati ibunya didalam kuburnya. Diapun bingung dan menangis 
sejadi-jadinya 


12 Lx o— 


Dan diapun mendengar suara yang berkata : “Tidaklah engkau tahu, bahwa barang siapa yang 
mengagungkan bulan kami, bulan Rajab maka tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam 
kuburnya”. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/976895115666630/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/977109332311875 


4411. FADHILAH MALAM NISFU SYA'BAN (BAGIAN 1) 
Oleh : Yai Abdullah Afif 


Bismillahir Rohmaanir Rohiim 
Dalam Kitab Syu'abil Iman, lil Baihagi, juz 5 halaman 360, hadits nomor 3552: 


K3 Gp OS GAS ae dil US laa KU Bgil Sao dll IE G3 SSI Gi Sa56 KS Unas 

Belia yg oles G3 Hate gag SIS ST b 9533 IE 4 alam  Kicay salaall 53 A26 L Silk 
JB alug Wc Ul al ll, JS y Sl ye Oo» dl uc J3S0 G8 “ul LE OLS cala: " 
cats al dial ls gina) ja Lebah Jo Alai Al 93 al all J3 3G all ala" 


...dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi shallallaahu “alaihi wasallam, beliau bersabda:”Allah 
memperhatikan kepada semua mahkluk-Nya pada malam Nishfu Sya'ban. Makai Dia memberi 
ampunan kepada semua mahkluk-Nya, kecuali kepada orang yang musyrik dan orang yang 
bermusuhan.” 

Catatan : Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Aththabarani dalam al Mu'jam al Kabier juz 15 
halaman 21, hadits nomor 16639, dan Al Mu'jam Al Ausats juz 7 halaman 36, hadits nomor 6776 
Al Hafizh Al Haitsami berkata dalam Kitab Majma'uzzawaaid juz 3 halaman 395 : 


SB bag bag II 98 su alol 6135 
Hadits tsb diriwayatkan oleh Aththabarani dalam Al Kabier dan Al Austah, Rijal keduanya tsigat. 


Dalam Kitab Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 121-122, hadits nomor 736, cetakan ke II tahun 1403 
H, Daarul Fikr, Beirut: 


Base 38 335 OS ai ul yel Ge iba y 2ESII Uas G3 S5g USS gus Up Aa3I Lis 
ada Jl Ia « ol obb cas Ja gal 33 B6 C533 AJ glaug dl AI Kalo All Jaa, G8 Wb 
oo wall ad Iyia dlaig IL all € Sa 


HS ie ya SAS Yo JS 73839 Lil elaw dll Ula 


AN dari Urwah, dari Aisyah, beliau berkata “Pada suatu malam, saya kehilangan Rasulullah 
shallallaahu “alaihi wasallam. Maka sayapun keluar mencarinya, ternyata beliau ada di Bagi', 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5466 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beliau bersabda: “Apakah kamu takut Allah dan Rasulnya mengabaikanmu?”. 

Aku menjawab: “wahai Rasulullah, saya mengira engkau mengunjungi sebagian di antara istri-istri 
engkau”. Nabi bersabda: “Sesungguhnya (rahmat) Allah turun ke langit yang paling bawah pada 
malam Nishfu Sya'ban dan la mengampuni dosa-dosa yang melebihi dari jumlah bulu kambing 
milik suku Kalb”. 


RESI Caa3 Yo SJ IS3 J0 NI B3 Y Aisle Co ore Gal JB Gertal K sul GE UI 933 
Gas (3d Ibu ISo0 Curowg 


Didalam Bab ini (ada riwayat) dari Abu Bakar AshshiddigAbu Isa berkata, Hadits Aisyah diatas 
tidak kami ketahui kecuali dari wajah ini dari haditsnya Al Hajjaj.Saya mendengar bahwa 
Muhammad mendhaifkan hadits ini. 

Dalam Kitab Sunan Ibn Sa juz 1 halaman 444, hadits nomor 1388: 


Mi ebay Ina da ala dan da Ob al pe ce Tae Aa 
pain C0 VI U98 . GAJI slam cdi yani 033 G3 Us Al GG by 1902003 ll 190989 plg 
SSI gily sis IS NI 5S VI ale adia NI S5 yoko G0 dl J 5326 MJ) 


...dari Ali bin Abu Thalib, beliau berkata: Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda:Apabila 
telah datang malam Nishfu Sya'ban, maka ber giyamullaillah pada malam harinya dan 
berpuasalah pada siang harinya, sesungguhnya (rahmat) Allah turun pada malam itu ke langit 
yang paling bawah ketika terbenamnya matahari, kemudian Allah menyeru “Adakah orang yang 
meminta maaf kepadaku, maka akan Aku ampuni. Adakah yang meminta rizgi, maka Aku akan 
melimpahkan rizgi kepadanya. Adakah orang yang sakit, maka akan Aku sembuhkan”. Dan hal-hal 
yang lain sampai terbitnya fajar”. 

Assindi berkata dalam ag Lah Ion Majah 2 3 halaman 178: 


30 3-0 


Didalam Kitab Azzawa'id, bahwa isnad hadits diatas adalah dhaif, karena ena ibn Abi 
Sabrah, dia bernama Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad Abi Sabrah. Imam Ahmad bin 
Hanbal dan Ibn Ma'in berkata bahwa dia memalsukan hadits. 

Dalam Kitab Al Umm juz 1 halaman 231: 


Jail A3 55051 Ag Anal All 98 JW yaa 3 Uiky SENI HI JW GS GI Lis (sell JG) 
Tas seen 03 San Jala 


Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan dalam lima malam, yaitu : 
Malam Jumat, Malam Al Adha, Malam Al Fithri, Malam awal Rajab dan Malam Nishfu Sya'ban 
Dalam Kitab Nuz. hatul Majalis, lishshofuuri, juz 1 halaman 165 : 


ALS Wp ia Gol LI j0 s3 Uban G0 cita Al j0 Jual Oa Al Sen lo yag &j elba JB 
Atha' bin Yasaar berkata : Tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul @adar dibandingkan 
dengan malam Nishfu Sya'ban. la merupakan salah satu malam yang mustajab berdoa 


didalamnya. 
Dalam Kitab Al Ghun yah, Lisysyaikh Abdul Gadir Al Jilani, juz 1 halaman 250 : 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5467 ) 


SNI Go Tai 363 DAllas JSI 2S Olah Jo Catall Al 93 dil Jat S5 yag u5 slbe 6E3 
cl3sYl cl SUS Yo Gi 383 Gaji cl3sNl cl 


Dari Atha' bin Yasaar, (beliau berkata) : Amal perbuatan dalam satu tahun disodorkan pada 
malam Nishfu Sya'ban. Bisa saja terjadi seorang laki-laki bepergian padahal dia telah disalin dari 
daftar orang hidup ke daftar orang mati. Bisa juga terjadi dia kawin padahal dia telah disalin dari 
daftar orang hidup ke daftar orang mati. 

Dalam Kitab Tafsir Addurrul Mantsur, Lissuyuthi, juz 7 halaman 402 : 


JB dab Ugal! ala ol) 83 Ulat yo Ala! AJ 56 BI : JB plug op elag Ge WII gal dal 25313 
KA Kn Ae on An 


Ibn Abiddunya mengeluarkan riwayat dari Atha' bin Yasaar, beliau berkata: Ketika malam Nishfu 
Sya'ban, diserahkanlah buku catatan kepada malakul maut. Dikatakan kepadanya: Cabutlah 
nyawa orang-orang yang ada dalam buku catatan ini. Maka ada seorang hamba membentangkan 
kasur, dia kawin dengan isteri-isterinya, dia membangun bangunan padahal namanya sudah 
disalin masuk ke daftar orang-orang yang mati. Wallaahu A'lamu bishshowaab. Bersambung, 
Insya Allah. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/992892620733546 
www.fb.com/notes/1001333883222753 


4447. MAKNA DAN HAKIKAT IDUL FITRI 
Oleh: Ust. Ghufron Bkl 


Pertama kali di laksanakannya Idul Fitri bertepatan pada Tahun kedua Hijriyyah. Begitu pula Idul 
Adha. xc (“led): diambilkan dari masdar “Aud/»4c yang mempunyai pengertian: Kembali. Karena, 
hari raya ini senantiasa kembali setiap tahun. Atau mempunyai pengertian: Allah mengembalikan 
kebaikan, rasa bahagia pada hambanya. Terlebih Mendapat Pengampunan Dosa. Dan 
selanjutnya lebih Populer dengan istilah Perayaan. Sedang ll (Al Fithri): Terlepas dari puasa. 
Jadi secara harfiyah. Idul Fitris Kembali tidak berpuasa atau perayaan terlepas puasa. Oleh karena 
itu ada yang mengatakan (Sayyidina Ali KW.): 


va al lol 9S ol 9 llls Jai ya Mal yang 33 Milo ya MI loil JI Ud ya MEI Yul 
Usil du ae 


“Idul Fitri bukanlah bagi orang yang mempunyai pakaian baru. Namunldul Fitri, hanyalah untuk 
orang yang taatnya bertambah. Idul Fitribukanlah bagi orang yang bersolek dengan pakaian dan 
kendaraan. Namun, Idul Fitri hanyalah untuk orang yang dosa-dosanya di ampuni”. 


Sangat dianjurkan (baca:disunnahkan) waktu perayaan Idul Fitri, mengucapkan selamat hari raya 
dan sejenisnya, bersalam-salaman serta mengucapkan: 


Ju ailg ale JS Ulin Al Sl sSio dl Jusi 


(Tagabbalallahu Minkum Ahyaakunmullah Li Amtsaalihi Kulla 'Aamin Wa Antum Bi Khair) 
“Semoga Allah menerima (amal) Kalian semua. Semoga Allah memanjangkan Umur kalian di 
tahun-tahun yang sama, dan kalian senantiasa dalam keadaan baik”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5468 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sebagai penutup. Seluruh amalan yang dilakukan di bulan ramadhan dari mulai amalan puasa, 
shalat tarawih, giyamu lailatul gadar, zakat fitrah, shadagah, tadarrus al-Guran dan lainnya. 
Semua amal tersebut apabila dilakukan dengan penuh keimanan kepada Allah dan keikhlasan, 
hanya berharap balasan dari Allah maka amalan tersebut menjadi “sarana” untuk menghapus 
dosa-dosa yang telah dilakukan masa lalu. Hal ini sesuai dengan janji Rasulullah SAW. 


Asi 3 Uya MI La diyae Ulusial y Ui Lagl Ultaa ) ali Uya 


“Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadhan dengan penuh Iman kepada Allah dengan 
ikhlas maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. 


| (292 yo 1 22) sabill ya 
v2 Ji ul) Plug le Al oo WI Jom JO JE 9S ep yan Il MS ye Lul silwll S9,3 
dol Wxlg a95 U93 yo TS blwisl9 biloul Aoldg doluo 09 doi ASI Liig | Sule Julsao, alun). 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadhan atas kalian dan menganjurkan 
atas kalian. Dan aku mensyariatkan bagi kalian shalat malam di dalamnya. Maka, berangsiapa 
puasa dan shalat malam (pada bulan Ramadhan) dengan keimanan dan pengharapan akan ridha 
Allah akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya”. (H.R. Nasa'). 


Di Sarikan Dari Kitab Al Baajuri Karya Syaikh Ibrohim Al Baijuri Dar el Fikr Juz 1 Hal: 232-233, 
dengan sedikit penyesuaian bahasa dan penambahan Hadist. Wallaahu a'lam. Semoga 
bermanfaat. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/823188314370645/ 
www.fb.com/notes/1027384370617704 


4547. HUKUM ZIARAH KUBUR SAAT HARI RAYA 
PERTANYAAN : 


2 Abdus Syakur 
Assalamualaikum Wr Wb. Bagaimanakah hukumnya ziarah kubur pas hari idul fitri (tellasan, 
madura red) ? Sunnah, makruh, atau hanya mubah . ? 


JAWABAN : 


2 Abu Cenghood 
Wa alaikumus salaam, boleh ziarah kubur saat hari iedul fitri, mari ini kita simak : 


salisaa an baal NI Kab Uya Yo eny ana asli alis Uks 
Sana sisa sallo.oel sala all Je 

Li San and GS US Adly Bull ul Lim Yos 38 4 Laga! S3 Kata Y Mc Ag Oil JB yog 
3,5 419 vga Pan aa aa oom 0 H9 H dog 

aag ule dil al gal 4 yk dodedlg sim 998 LA US Ul 5328 pari slaul B5 los 
#NI LS lili lag 253 VI sgsill Bl 5 0 Api SS JEA 2g B3 yo doSadb Uus 

Bal 2g 5 by pOladlo Bal Ale ul yo SNI la dual Rd 93 wes lil das.» 9g aleNI JB 
| | said yg JJ A9 Lono51 dg ac 

bo Callas ya lis Gil 912) Girilel alug Gulo ll duo ll Jai elu) ygaill B3 5153 ade Jiy lang 
si A9 Msi XI JW L Legioo US 9 uniod0 A33 old Sule Ml 93 J9 pdl W).0 ISI Jas 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5469 | 


Migas Yg Silgol | 95959 Saga SAI Ulah Cyalg.T je NU JL Nigu A8 sol sal Bob lu 
dala dai ba wilis el 15 3 kdi JL 99ES: 00 


2 Mas Hamzah 

Shahih bahwa Rasululloh shollallohu alaihi wasallam berangkat untuk sholat ied melewati satu 
jalan dan kembali melalui jalan yang lainnya, para ulama' berbeda pendapat tentang sebab 
Rasululloh memngambil jalan yang berbeda, menurut satu pendapat yang menjadi penyebabnya 
adalah Rasululloh menziarahi kuburan kerabatnya di kedua jalan tsb. Wallohu a'lam. 

- kitab roudhoh (277) : 


ad Blislg 4 51 9 Rasu9 4 Jab wd al ll Ud US -alug Ule dll ko ll ul md R3 
Sa AN na 
SY) 


2 Ghufron Bkl 

Ziarah kubur saat hari raya hukumnya sunnah mu'akad. Wallohu a'lam bis showab 
| (216 : Us usu) 
ve daic sadiy los Cyol! gg call dlu Dhol9 85419 Wall S5 JsN JJ usalwall »908 db wi 
siclg yg)! 93 Bibi : Auwllg Dual le Jsilo ld 29539 gal B5 LL ASitei LIS : akuuo 2S) OLI 
a39 Ueic 3) sll YO D Sig Dual Jalg sWgNl9 slul 299 Logos Sdgaal ol9, Lead CU) 
ulc AJI ako 0 Bb el dlu9 sasa A9 a20 HC Kesan! Jaitu al Ul BLS Jaog «duo 
Dl En yag €glb Jl ywa8 Atas y0g MEI aga ISti9: SW Al clalellg sluNI Jilu 298 ISS9 alwg 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1027968003892674/ 


4557. HAL-HAL YANG DIANJURKAN DI AWAL TAHUN 
Oleh : Abdullah Afif Ir . 

All Jai 38 Lalu Lo LL 
Bab menerangkan perkara yang dianjurkan pada awal tahun 


@Soll 93 5 03) Oka05 3 aa sana Unas 383 ne 2S Arang be Sat pns € Gl del, 
Iban 5 assall 3 5 


Ketahuilah, bahwasanya Muharram adalah bulan yang agung. Keutamaannya banyak dan 
sempurna.Bulan Muharram adalah bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan 
Ramadhan, kemudian bulan Rajab, kemudiaan bulan Dzul Hijjah, kemudian bulan Dzul @a'dah, 
kemudian bulan Sya'ban 


Ob ci Hd Ula elu Hae dum All Akal deal JB3 :JB ul di: 


Al Allamah Assayyid Asysyarif Al Hasani yang masyhur dengan Maa'ul 'Ainain berkata dalam 
Kitab Na'tul Bidayat 


AS Lo 5853 aledl Jgl 2163 Lgi tadi 9d Asi kiai 99 ddgAl OLI Jal Sig wbki JB Sil39 o3b3. 


Ini adalah beberapa faedah untuk ahli nihayat (orang yang sudah alim) , dan berfaedah untuk ahli 
bidayat (pemula) dalam hal-hal yang berfaedah untuk tahun, diantaranya doa awal tahun. Beliau 
menuturkan doa yang sudah disebutkan diatas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5470 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lagi diija $3 oles All As Usulan Ki3 UR 02893 

Syaikhuna dan syaikhu masyakhina rahimahullah juga menuturkan doa tersebut dalam kitab 
Safinahnya 

JB aw dl ALI Ju Ml AJI s0 ANA KRS RSNI LE Kasasi 0555 J3: 


Beliau berkata: Doa awal tahun dituturan oleh sebagian ulama dari Imam Hujjatul Islam 
Muhammad Al Ghazali gaddasallaahu Ta'ala sirrahuu, beliau berkata: 


ASIN cad Gill 55 ia 0 8193 Tita Go Ad Jah HI Soiaall Say LS 


Aku berada di Makkah Musyarrafah pada awal tahun baru Hijriyah dalam keadaan aku melakukan 
thawaf di Baitul Haram 


pa 2S 9d Pkl Ale MAS S3 UI Gusi G3 533 
maka terbisik dihatiku ingin melihat Nabi Khadhir “alaihissalam pada hari itu 
MEI dle53 Osis Al gungll3 
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadaku sebuah doa 
Al 2S 98 Tang dala R39 Ul oli Al 335 
maka akupun berdoa kepada Allah Ta'ala agar mengumpulkan diriku dengan beliau pada hari itu 
Sila 98 Pull Ul MSI W Sab 05 GUlE3 Lo H5 Le 
Belum selesai aku berdoa muncullah kepadaku Nabi Khadhir “alaihissalam di tempat thawaf 
sisiily Slsb 5 &53 s5 Aga Jgslg ales Jasls ana gbi Ule35 


Dan akupun berthawaf bersama beliau. Aku kerjakan apa yang beliau kerjakan. Aku ucapkan apa 
yang beliau ucapkan hingga beliau usai dari thawafnya 


Sh sal cal) Sp us Glul3 
Lalu aku duduk sambil memandangi Baitullah yang mulia 


sal Ia asal ID 98 Eling suda RAS) US9 38 dll Jia adl Ile3 Sill ls Sa5e 4 :J63 Ml call 5 
Sh all 


Kemudian beliau menoleh kepadaku seraya berkata: Wahai Muhammad, apa gerangan yang 
mendorongmu memohon kepada Allah “Azza wa Jalla agar mengumpulkan aku denganmu pada 
hari ini di tanah haram yang mulia ini? 


able asig SS Lp sipaiu LL G9 Eh swubil Ul CaSl3 319 Tika 0d Saus Ea) 


Maka akupun menjawab: Wahai tuanku, ini adalah tahun baru. Aku ingin agar bisa mengikutimu 
dalam menyambutnya dengan sebagian dari ta'abbud dan tadharru'mu 


25 83) SLB JBS JSI JB 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5471 ) 


Beliau berkata: Ya. Beliau berkata lagi: Shalatlah dengan sempurna 
dal 6 Glkog Sa 
Maka akupun berdiri melakukan shalat sebagaimana yang beliau perintahkan kepadaku 
38 393 0653 ola Ro sil (ENI Ikg3 236 :JB IS J0 2653 La: 


Ketika aku usai dari semuanya, beliau berkata: Berdoalah dengan doa ma'tsur ini, doa yang 
mengumpulkan kebaikan dan keberkahan. Yaitu: 


Dil leg sa Udit ole aludi3 alas Ul ah dls SI KU Gale 55 MI SI ain II yoS Il AU Atau 
dist Ill ASI 5 Hg ln ulaiRi3 caa lo Hd Jati Us sasa R12 Kel oIE3 Jalu sala NI 


Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha PengasihSegala puji bagi Allah 
seru sealian alamYa Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu, denganMu, agar Engkau 
melipahkan rahmat dan dan asal atas junjungan ami, dan atas seua para Nabi dan para Rasul. 
Dan atas keluarga dan sahabat erea semuanya.Dan Engkau ampuni aku dosa yang telah lalu, dan 
menjaga aku tahun selanjutnya. Wahai Dzat Yang mengasihi diantara yang mengasihi 


ll sai3i Il Alus II 2525 SE oa) Il M5 Na6 belt 93 Jai J dip 3833 dit 059 Kel 
el dikala abs 99 al ARI A3 SA gus lg sie J0 Ne Sl lay abi S0 HE Ina 3 
da2 33 Ikan Ne db 


Ya Allah, ini adalah tahun baru telah datang, sementara aku belum mengerjakan satu amalpun 
pada permulaannya yang mendekatkan diriku kepadaMu kecuali permohonanku kepadaMu.Aku 
memohon kepadaMu agar Engkau menolongku perkara yang bisa meridhakanMU kepadaku yaitu 
memenuhi perkara yang wajib atasku untukMu yaitu taat kepadaMu. 

Dan tetapkanlah aku ikhlas didalam hal tersebut karena DzatMu Yang Mulia didalam beribadah 
kepadaMu.Dan aku memohon kepadaMu agar bisa menyempurnakan hal tersebut untukku, 
dengan anugerah dan rahmatMu. 


— nhbng Dag Se Il sela ia)ka lala tol kam alas mal 09 55 SL il Kel 


era ia aa ena Ana dll bb Giga 


Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu bagusnya ini tahun yang akan datang, kanan 
dan kirinya, aman dan keselematannya. Dan aku berlindung denganMu dari keburukan ini tahun 
dan perkara menyakitkan yang muncul pada ini tahun, kesulitan ini tahun, yang menakutkan ini 
tahun, dan yang merusak ini tahun.Dan aku memohon kepadaMu agar Engkau menjagaku dalam 
ini tahun, agamaku yang merupakan benteng urusanku dan duniaku yang menjadi tempat 
kehidupankku. Dan Engkau menolongku didalam ini tahun perkara yang meridhakanMu kepadaku 
didalam tempat kembaliku. Wahai Dzat Yang Maha Mulia diantara yang mulia, dan Wahai Dzat 
Yang Maha Pengasih diantara yang mengasihi. Wallaahu A'lam 


sala Alus Lai Rpilo33 Kel Silika G8 281365. plug 43003 All sle3 sa50 Laju s6 all slko3 
Gollell Up dal ul 251965 


Sumber : Kitab Kanzunnajah wassuruur halaman 12-15 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1084030508286423 
www.fb.com/notes/1087395727949901 


4571. AMALAN SUPAYA TERKENAL DI LANGIT 
PERTANYAAN : 


2 Nopi Muhammad HenDarto 
Assalamu'alaikum. Bagaimna cara agar terkenal oleh penduduk langit..? Atau Minimal penduduk 
langit tahu kita.. Terimakasih.. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikumsalam warohmatullohi wabarokaatuh. Dalam Nashoihul 'ibaad 3 dijelaskan dalam 
sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda: 


lom! 98 yo Sa 4 USYAI 9 H0 190551 Wlig Joli Gan Jl agan 4 Uganl JI 
Orang-orang yang yang penuh kasih-sayang akan dikasih-sayangi oleh Allah. 
Hendaklah kalian semua menyayangi semua yang ada di bumi, agar kalian disayangi oleh para 


penghuni langit. 
Orang yang berdzikir dengan kalimat berikut : 


SSL ily dil NI dl Yg di sandy All aus 


Subhaanalloh, walhamdu lillah, walaa ilaaha illalloh, wallohu akbar. 
Diterangkan dalam sebuah hadits, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 


KSB JSI 355 93 Gal va J3 Gila 035 Ji adil dll JS Go yg KS leo H| 
pass 


“Sesungguhnya diantara dzikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu 
wa Ta'ala adalah Tasbih, Tahmid dan Tahlil, (kalimat-kalimat mulia tersebut) akan berputar 
mengelilingi 'Arsy. 

Kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah karena mereka 
menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi.” 

Di dalam riwayat lain ditambahkan Takbir. 


- Al da'awaat al kabiir Imam Baihagy : 


Mais 253 Benaily SN le Coal ab - siwa) slsoall - SI. 


---01 lb IK Tp 0-2 a60 


-0-— PB 


Pa AA LeR ANA TA TAP Aa An Sa aan JB. and 
Gas lag GIS « JSI 335 33 Ga Yasa Jas gabail Yes « alel «03 «Tani G9 SS « 
JSI 1 08 5153 srng0 CC dyS 299." USU ye Ul ic d 4G € Ulas Lag IBI . 


2 Abdul @odir Shudigi 
Orang-Orang yang dicintai Allah akan terkenal dilangit, sebab namanya di umumkan oleh malaikat 


www.islamuna.info 


FADHOILUL A'MAAL | 5473 


jibril atas perintah Allah kepada makhlug langit (yaitu para malaikat). sehingga dengan begitu 
semua malaikat dapat mengenalnya bahkan mencintainya. 
Dasar Keterangan : 


Ol iopas SSL Ine Al Gs ISI » :JB Dll ale all 58 6515 gal :8(287 1 17) -" Jlls yel Z2 
clara al H5 saga USG my Al Jl selam Jl 0 Iya SS Inn da3 dob UD gal, 


CAN 03 Jala Ay Ir J3. ANA Jail ed Jeli d ag 5 


Adapun cara supaya dicintai Allah adalah dengan mengikuti perintah-perintah Rasululloh. (dan 
perintah Allah). 
Dasar Keterangan : 


yoo oa US IT Hulsac JJ HUI KUR) cuskdB dl Isi LES Ul ISAT 11) -" Ju yah aa 
dus sbal ade Ung dil Usil yg cl duo mel CU293 Na Amil 


2 Muhammad Rangga 

Muliakanlah para guru-guru yang telah memberikan pelajaran kepada umat manusia sehingga 
mengenal islam melalui mereka. Allah s.w.t dan para malaikat serta penduduk di langit dan bumi 
serta semut-semut, ikan-ikan di lautan mendoakan mereka para guru mulia. Dari Abu Umamah al- 
Baahili radhiyallahu “anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 


« ya Jao ole Gska C3 S9 5,53 «8 Jail SS Ma IK Ol gol Jsls en ul 
» 


“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai 
semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan), benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi 
orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia”. Wallaahu a'lam bis showaab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1096198433736297/ 
www.fb.com/notes/1100959513260189 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


TARIKH 


(5476 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


29 TARIKH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah 
islam, siroh Nabawiy dan biografi ulama. 


SIROH NABAWIYAH 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan biografi 
Nabi dan para sahabatnya. 


3446. SILSILAH NASAB NABI SHALLALLOHU 'ALAIHI WA 


SALLAM 
PERTANYAAN : 


2 RisWo Cy Arriyadh 
Assalaamu'alaikum. Mohon urut kan sisilah nabi Muhammad SAW, aku ingin membacanyaa 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa'alaikumsalaam. Silsilah nasab Nabi Muhammad Shollallohu 'alaihi wasallam dalam Kitab Siroh 
An-Nabawiyah Ibnu Hisyam : 


5 all 2 358 sal JG 2d al SI adl «plug dls ALE AI alo 3A3A LHS sai pa K3 
NE Ui ll 6 G3 SAS6 1 JB. alay allg ale Al calio dl Jaa Bow UUS SB : (“S9 ) lam 

Gi Sousal ! Lalin 6 Kls Lilis IE Y 9586 : mali kulh pald dub : calball 22 Kul3 « culoal 
OI US 93 HA 3 Ily 2 VI HE u3 SI HS Yi d0 yi JI Hj (305 1 Gua Kial3 ) « Gua 
gs: (B3 SN) oi UBS 1 S0 yg Ol OI 430 3 Lal Uh IE 1 A0 piala « S30 3 dah 
S3: Cb US JS - A3 oo Jaselawl 03 CLUB ya UAN Ya UI VI TI Oh 0S uj Ao 
ya Was 0 Hn Cai Oi ala ui MAS Ga la gg OA op og SEL 0x Egols oi BU og apl 
Pn Aa 063 « del as y92 39 la gwll US 303 « Fail 
lag le AU colan F3 03 Cui Up Yul UV UI Jalan. 


Mulai dari Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam sampai Adam 'alaihis salaam : 


1. Muhammad SAW 26. Ibn Tairoh 

2. Ibn 'Abdullah 21. Ibn Ya'rubbin 

3. Ibn 'Abdul Muttolib (namanya Syaibah) 28. Ibn Yasy-jub 

4. Ibn Hasyim (namanya 'Amr) 29. Ibn Nabit 

5. Ibn 'Abdi Manaf ( namnya Al-Mughiroh) 30. Ibn Isma'i 

6. Ibn @ushoy (namanya Zaid) 31. Ibn Ibrahim yang bergelar Kholilur Rohman 
1. Ibn Kilab 32. Ibn Tarih yaitu Azar 
8. Ibn Murroh 33. Ibn Nahuro 

9. Ibn Ka'ab 34. Ibn Saru'a 

10. Ibn Lu'ay 35. Ibn Ro'wu 

11. Ibn Gholib 36. Ibn Falakh 

12. Ibn Fihr 37. Ibn 'Aibar 

13. Ibn Malik 38. Ibn Syalakh 

14. Ibn Nadhr 39. Ibn Arfakhsyadz 


15. Ibn Kinanah 40. Ibn Sam 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5477 ) 


16. Ibn Khuzaimah 41. Ibn Nuh 

17. Ibn Mudrikah (namanya "Amir ) 42. Ibn Lamak 

18. Ibn Ilyas 43. Ibn Mutawasy-likh 

19. Ibn Mudlor 44. Ibn Ukhnukh yaitu Nabi Idris sebagaimana 
20. Ibn Nizar yang disangkakan. 

21. Ibn Ma'ad 45. Ibn Yardi 

22. Ibn 'Adnan 46. Ibn Muhlayil 

23. Ibn Udad 47. Ibn @oinan 

24. Ibn Mugowwam 48. Ibn Yanisy 

25. Ibn Nakhur 49. Ibn Tsits 


50. Ibn Adam shollallohu 'alaihi wasallam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/828699670486176/ 


4344. PEMBERIAN NAMA NABI "MUHAMMAD" MELALUI 


ILHAM 
PERTANYAAN : 


2 Syai Roezy 
Assalamu'alaikum. Mohon poro kyai dan nyai Piss-KTB berkenan menerangkan, Dalam Nash ada 
lafadz 

(bosl dowl ae yo) 
Pertanyaannya : 
1. Mengapa oleh sayyid Abdul Muttholib diganti Muhammad? 
2. Dimana kekuatan nash tersebut? terimakasih 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam. Bukan diganti, namun ada nash bahwa di antara nama beliau adalah 
Ahmad. 


2 Muhib Salaf Soleh 

Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya saya adalah Muhammad, saya 
adalah Ahmad, saya adalah al-Mahi yang maknanya Allah menghapus kekufuran denganku, saya 
adalah al-Hasyir yang maknanya orang-orang akan dikumpulkan mengikuti kakiku, dan saya 
adalah al-“Agib yang maknanya tiada nabi sesudahku". Jadi Allah mengilhamkan pada kakek 
beliau agar diberi nama Muhammad dari permulaan. Wallohu a'lam. 


JB cai Ml 9133 An UE cagbao Ly Jus Ly SaN0 wis JB ASLd Il Le suga bousl Luladl gel luas: 
9 Ul gn SI pala big cosl blg ans0 Li selawl Mu JI abug Ale AI Loao AJI Iga) Crow 
SMAN Soal alg lali lg m9058 de gali Ly SI ab lilg ASI. 


cabol! ) 

Cab yg lol 132 Ly yen Jl aus Al slad Aib 3 Lg td gus Umiu Jb yul ls 99 GG LulSg 

lo Sby ul Ls (S9 soal die J3 Lain maa IS SY Abg ISo250 Olawug V9 wo JSI 0 ui oa) Ao) 
Jalal 9 003 Ilesl HSy du jl 083 se Isi BL IS el Lo SL sud LSI Hd 0 S39 0,3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5478 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Ghufron Bkl 
Idem 


old dilcl : 

ade Al alao Lai U row PMN lo WS ya € 91590 sad! Jogiall awl yo Jgiio ale 20509 
| | | pda AI yo Alek ala Ulg. 

J GBI 205 1S ul WB 99 Rig adl dil Ha So01 drowill add Al SI (oral Al yo Al Jas). 
lil Know Al :- leh Al wgol Md Ng Bolu 99 olaw 33 - cabol sus Ora JS Oil mall K3 K3) la 
02519 slawi 98 K05y Ul Vga) 1JB Selo3d X9 sil elowul y0 wul9 A00. 

| os, AJI dis 389. 

Ab don Aya pan Upi damai ata png Gale dl alun - al laras Sasa Gaul G0 pLSI tang - 
| alug ale All alun -. 

»algo J9 00 # Curas lp38 lo mao enable Bae MU duowidl A3 8 H9 389 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/949622985060510/ 


3843. INILAH NAMA-NAMA NABI MUHAMMAD SAW YANG 


BERJUMLAH 201 
PERTANYAAN : 


2 Jonathan Doank Poetrac'kal 
Assalamualaikum....Maaf,,sebelum nya. Saya mau nanya. Kepada member-member di grup ini, 
adakah yang tahu ada berapa ratus nama nabi Muhammad. ????? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Dalam kitab dalail khoirot disebutkan jumlah nama Nabi 
Muhammad shollallohu alaihi wasallam sebanyak 201 nama yaitu : 


NAMA NAMA NABI MUHAMMAD SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM YANG DISEBUT DALAM KITAB 
DALAILUL KHOIROT : 


Sayyiduna 1. Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam 2. Ahmad shollallohu 'alaihi wasallam 3. 
Hamid shollallohu 'alaihi wasallam 4. Mahmud shollallohu 'alaihi wasallam 5. Ahiid shollallohu 
'alaihi wasallam6. Wahiid shollallohu 'alaihi wasallam 7. Maahin shollallohu 'alaihi wasallam 8. 
Hasyir shollallohu 'alaihi wasallam 9. 'Agib shollallohu 'alaihi wasallam 10. Toha shollallohu 'alaihi 
wasallam 11. Yaa Siin shollallohu 'alaihi wasallam 12. Tohir shollallohu 'alaihi wasallam 13. 
Mutohhar shollallohu 'alaihi wasallam 14. Toyyib shollallohu 'alaihi wasallam 15. Sayyid shollallohu 
'alaihi wasallam 16. Rasul shollallohu 'alaihi wasallam 17. Nabiyy shollallohu 'alaihi wasallam 18. 
Rasulur Rohmat shollallohu 'alaihi wasallam 19. Goyyimu shollallohu 'alaihi wasallam 20. Jami' 
shollallohu 'alaihi wasallam 21. Mugtafi shollallohu 'alaihi wasallam 22. Mugoffi shollallohu 'alaihi 
wasallam 23. Rasulul Malahimi shollallohu 'alaihi wasallam 24. Rasulur rohati shollallohu 'alaihi 
wasallam 25. Kamil shollallohu 'alaihi wasallam 26. Iklil shollallohu 'alaihi wasallam 27. Mudatstsir 
shollallohu 'alaihi wasallam 28. Muzammil shollallohu 'alaihi wasallam 29. Abdulloh shollallohu 
'alaihi wasallam30. Habibulloh shollallohu 'alaihi wasallam 31. Shofiyulloh shollallohu 'alaihi 
wasallam 32. Najiyyulloh shollallohu 'alaihi wasallam 33. Kalimulloh shollallohu 'alaihi wasallam 34. 
Khotimul ambiya' shollallohu 'alaihi wasallam 35. Khotimur rusuli shollallohu 'alaihi wasallam 36. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5479 ) 


Muhyi shollallohu 'alaihi wasallam 37. Munajji shollallohu 'alaihi wasallam 38. Mudzakkir shollallohu 
'alaihi wasallam 39. Naashir shollallohu 'alaihi wasallam 40. Manshur shollallohu 'alaihi wasallam 
41. Nabiyyur rohmah shollallohu 'alaihi wasallam 42. Nabiyyut taubah shollallohu 'alaihi wasallam 
43. Harishun 'alaikum shollallohu 'alaihi wasallam 44. Ma'lum shollallohu 'alaihi wasallam 45. 
Syahir shollallohu 'alaihi wasallam 46. Syaahid shollallohu 'alaihi wasallam 47 Syahiid shollallohu 
'alaihi wasallam 48. Masyhud shollallohu 'alaihi wasallam 49. Basyir shollallohu 'alaihi wasallam 
50. Mubassyir shollallohu 'alaihi wasallam 51. Nadziir shollallohu 'alaihi wasallam 52. Mundzir 
shollallohu 'alaihi wasallam 53. Nur shollallohu 'alaihi wasallam 54. Siroj shollallohu 'alaihi 
wasallam 55. Misbah shollallohu 'alaihi wasallam 56. Huda shollallohu 'alaihi wasallam 57. Mahdi 
shollallohu 'alaihi wasallam58. Munir shollallohu 'alaihi wasallam 59. Da'i shollallohu 'alaihi 
wasallam 60. Mad'u shollallohu 'alaihi wasallam 61. Mujib shollallohu 'alaihi wasallam 62. Mujab 
shollallohu 'alaihi wasallam 63. Hafiyy shollallohu 'alaihi wasallam 64. 'Afuw shollallohu 'alaihi 
wasallam65. Waliyy shollallohu 'alaihi wasallam 66. Hag shollallohu 'alaihi wasallam 67. @owiyy 
shollallohu 'alaihi wasallam 68. Amiin shollallohu 'alaihi wasallam 69. Ma'muun shollallohu 'alaihi 
wasallam 70 Kariim shollallohu 'alaihi wasallam 71. Mukarrom shollallohu 'alaihi wasallam 72. 
Makiin shollallohu 'alaihi wasallam 73. Matiin shollallohu 'alaihi wasallam 74. Mubiin shollallohu 
'alaihi wasallam 75. Mu'ammil shollallohu 'alaihi wasallam 76. Wushul shollallohu 'alaihi wasallam 
11. Dzu guwwah shollallohu 'alaihi wasallam 78. Dzu hurmah shollallohu 'alaihi wasallam 79. Dzu 
makanah shollallohu 'alaihi wasallam 80. Dzu 'izz shollallohu 'alaihi wasallam 81. Dzu fadhi 
shollallohu 'alaihi wasallam 82. Mutho' shollallohu 'alaihi wasallam 83. Muthi' shollallohu 'alaihi 
wasallam 84. @odamu shidgi shollallohu 'alaihi wasallam 85. Rohmat shollallohu 'alaihi wasallam 
86. Busyro shollallohu 'alaihi wasallam 87. Ghouts shollallohu 'alaihi wasallam 88. Ghoits 
shollallohu 'alaihi wasallam 89. Ghiyas shollallohu 'alaihi wasallam 90. Ni'matulloh shollallohu 
'alaihi wasallam 91. Hadiyyatulloh shollallohu 'alaihi wasallam 92. 'Urwatun wutsgo shollallohu 
'alaihi wasallam 93. Shirotulloh shollallohu 'alaihi wasallam 94. Shirotul mustagim shollallohu 'alaihi 
wasallam 95. Dzikrulloh shollallohu 'alaihi wasallam 96. Syaifulloh shollallohu 'alaihi wasallam 97. 
Hizbulloh shollallohu 'alaihi wasallam 98. An najmuts tsagib shollallohu 'alaihi wasallam 99. 
Mustofa shollallohu 'alaihi wasallam 100. Mujtaba shollallohu 'alaihi wasallam101. Muntago 
shollallohu 'alaihi wasallam 102. Ummiy shollallohu 'alaihi wasallam 103. Mukhtar shollallohu 'alaihi 
wasallam104. Ajiir shollallohu 'alaihi wasallam105. Jabbar shollallohu 'alaihi wasallam106. Abul 
gosim shollallohu 'alaihi wasallam 107. Abut thohir shollallohu 'alaihi wasallam 108. Abut thoyyib 
shollallohu 'alaihi wasallam109. Abu ibrohim shollallohu 'alaihi wasallam 110. Musyaffa' shollallohu 
'alaihi wasallam. 111. Syafi'un shollallohu 'alaihi wasallam 112. Sholih shollallohu 'alaihi wasallam 
113. Muslih shollallohu 'alaihi wasallam 114. Muhaimin shollallohu 'alaihi wasallam 115. Shodig 
shollallohu 'alaihi wasallam 116. Mushoddig shollallohu 'alaihi wasallam 117. Shidgi shollallohu 
'alaihi wasallam 118. Sayyidul mursalin shollallohu 'alaihi wasallam 119. Imamul muttagin 
shollallohu 'alaihi wasallam 120. @oidul gurril muhajjalin shollallohu 'alaihi wasallam 121. Kholilur 
rohman shollallohu 'alaihi wasallam 122. Barrun shollallohu 'alaihi wasallam 123. Mabarrun 
shollallohu 'alaihi wasallam 124. Wajiih shollallohu 'alaihi wasallam 125. Nashiih shollallohu 'alaihi 
wasallam 126. Naashih shollallohu 'alaihi wasallam 127. Wakiil shollallohu 'alaihi wasallam 128. 
Mutawakkil shollallohu 'alaihi wasallam 129. Kafiil shollallohu 'alaihi wasallam 130. Syafiig 
shollallohu 'alaihi wasallam 131. Mugimus sunnati shollallohu 'alaihi wasallam 132. Mugoddas 
shollallohu 'alaihi wasallam 133. Ruhul gudus shollallohu 'alaihi wasallam 134. Ruhul hag 
shollallohu 'alaihi wasallam 135. Ruhul gisti shollallohu "alaihi wasallam 136. Kaafin shollallohu 
'alaihi wasallam 137. Muktafin shollallohu 'alaihi wasallam 138. Baaligh shollallohu 'alaihi wasallam 
139. Muballigh shollallohu 'alaihi wasallam 140. Syaafin shollallohu 'alaihi wasallam 141. Washil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


shollallohu 'alaihi wasallam 142. Maushul shollallohu 'alaihi wasallam 143. Saabig shollallohu 
'alaihi wasallam 144. Saaig shollallohu "alaihi wasallam 145. Haadin shollallohu 'alaihi wasallam 
146. Muhdin shollallohu 'alaihi wasallam 147. Mugoddam shollallohu 'alaihi wasallam 148. Aziiz 
shollallohu 'alaihi wasallam 149. Faadhil shollallohu 'alaihi wasallam 150. Mufaddhol shollallohu 
'alaihi wasallam 151. Faatih shollallohu 'alaihi wasallam 152. Miftah shollallohu 'alaihi wasallam 
153. Miftahur rohmah shollallohu 'alaihi wasallam 154. Miftahul jannah shollallohu 'alaihi wasallam 
155. 'Alamul iman shollallohu 'alaihi wasallam 156. 'Alamul yagiin shollallohu 'alaihi wasallam 157. 
Dalilul khoirot shollallohu 'alaihi wasallam 158. Mushohhihul hasanat shollallohu 'alaihi wasallam 
159. Mugilul 'atsarot shollallohu 'alaihi wasallam 160. Shofufun 'aniz zallat shollallohu 'alaihi 
wasallam 161. Shohibus syafa'ah shollallohu 'alaihi wasallam 162. Shohibul magom shollallohu 
'alaihi wasallam 163. Shohibul godam shollallohu 'alaihi wasallam 164. Makhsusun bil 'izz 
shollallohu 'alaihi wasallam 165. Makhsusun bil majdi shollallohu "alaihi wasallam 166. 
Makhususun bis syarof shollallohu 'alaihi wasallam 167. Shohibul wasilah shollallohu 'alaihi 
wasallam 168. Shohibus saifi shollallohu 'alaihi wasallam 169. Shohibul fadhilah shollallohu 'alaihi 
wasallam 170. Shohibul izar shollallohu 'alaihi wasallam 171. Shohibul hujjah shollallohu 'alaihi 
wasallam 172. Shohibus sulton shollallohu 'alaihi wasallam 173. Shohibur rida' shollallohu 'alaihi 
wasallam 174. Shohibud darojatur rofitah shollallohu 'alaihi wasallam 175. Shohibut taj shollallohu 
'alaihi wasallam 176. Shohibul mighfar shollallohu 'alaihi wasallam 177. Shohibul liwa' shollallohu 
'alaihi wasallam 178. Shohibul mi'roj shollallohu 'alaihi wasallam 179. Shohibul godhib shollallohu 
'alaihi wasallam 180. Shohibul burog shollallohu 'alaihi wasallam 181. Shohibul khotam shollallohu 
'alaihi wasallam 182. Shohibul 'alamah shollallohu 'alaihi wasallam 183. Shohibul burhan 
shollallohu 'alaihi wasallam 184. Shohibul bayan shollallohu 'alaihi wasallam 185. Fashihul lisan 
shollallohu 'alaihi wasallam 186. Mutohhirul janan shollallohu 'alaihi wasallam 187. Ro'ufun 
shollallohu 'alaihi wasallam 188. Rohimun shollallohu 'alaihi wasallam 189. Udzunu khoirin 
shollallohu 'alaihi wasallam 190. Shohihul islam shollallohu 'alaihi wasallam 191. Sayyidul kaunain 
shollallohu 'alaihi wasallam 192. 'Ainun na'im shollallohu 'alaihi wasallam 193. 'Ainul gurri 
shollallohu 'alaihi wasallam 194. Sa'dulloh shollallohu 'alaihi wasallam 195. Sa'dul kholgi 
shollallohu 'alaihi wasallam 196. Khotibul umami shollallohu 'alaihi wasallam 197. 'Alamul huda 
shollallohu 'alaihi wasallam 198. Kasyiful kurobi shollallohu 'alaihi wasallam 199. Rofi'ur rutabi 
shollallohu 'alaihi wasallam 200. 'Izzul arobi shollallohu 'alaihi wasallam 201. Shohibul faroj 
shollallohu 'alaihi wasallam. 


Berikut teks arab lengkapnya : 


se sai daa bs 309 135 dls laga dl al5 sasa Uang ban as Alai 
Utan Aug le AU ola S0 bis Alggnle WI (nlao SSI Usis plug Ale AI lu Sa50 Usus Apual 
slio ale bisu Aug le AU alan S3 Udan Aug We duo Sol Uti plug IE AI Kaluo SgaS6 
algae Al sdn Ab Lis ala WE AI lo LS Osis plag Ulee lo 305 Uiiuu plug ale dl 
Sl Usia plug WE AU ala Jala USyuw Alug Ale AVI slo Sal Uruuakug GE AI lo yag Liu 
le Al ole Oa Ui ala AA leo Jt Uu plg GIE Ai soleo Site Gimalug ae dl so 
Ala ggale AU Koluo R05 Lidia Aug We AU alan RB Ui Alkug Ale AU akad da3 JI Iga) Usiwokug 
Lag GIE dil siam all Jaka Utan Alka GUE dil alta Sia Ukts ag GI Al lo A3 Uu 
Tag AE Ai ska IBllikis akog Gile AU olo JolS Uki ak Gile AU lo SI Ja Uu 
Usia akug le AU Kalo AVI 2 brgwalug dile AI niko Jo 50 bau Alug WE AU Klo 530 Usus 
bia alay Gile Ali ala dl Sa) Uus plug dikelola dll Haro Uas pls ale dll ol all UnS 
Ala Gl Al leo as Fil Uas alag EA leo lai Uas gag ale All oo dl Za 
5x0 Usia Akug Gale AU ac 530 Liu plug WE AI cola Rio Lipa Aku pede WI 0 S4S0 Ulu 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5481 ) 


BAN Ulas le AU io BS Ssi Ui plg Gile Ako 3atoi6 Us lusgl Al oo 

iga Vita Ala ggale Al dio plan Usus pllag IE Ul ol KIE Jah ,3 Uki Ala le dil sll 
Ne Maa Ra akan Yosua ae dis 
ala ale AU dan 3 Un Aug laa alm Jiang Ui Ala Ole Al alao Judg Us plug IE 


Alioo Usia Alaug ANE AU sluo lw Uas Alug dile Alila 53 Liku alay ale All ola 3s Ui 
ale Al lo id Uu lag Gile Al ollo (Sxg Uiiuu plug GE dilllo SSS Uki alas ale dll ala 
Olso Utjaw Alug Gale All lo Capao Ud aku WE AU ala 9230 plug Mile lo gs Usiw Alug 
AU duo d3 Usia ala UE AI cola gA2 Usus al WE AI solo 983 Usus Alg alaall ada 

ban Aku ggale WI oduo Caol Usia Alag MIE AJI olao SI Uas Aug MIE AU lo 3S Uda Atu see 
al as Ai an akal sa aa dual dll 5 Ktu da ala ska daa 
Alap ale dll alio JA Ukts alay de dilllko Yus bit alay ale dil lo Yus bts alu3 Gile li 
Utan plug Ale AU adu A03 Utiaa aku aula Al 542043935 US plug ale All al Jang Gua 
Ella Uas ala Ala Al oli J15893 Usikw Aug ANE dll lo 3039USits Alay AE All al S6633 
odip Ho3) bdg plug Ole AU sdn IS A8 Usus Alug le AU ola Fibolisiw plug ale Ml ala 
ale WI ali Cg bayu plug GIE AU clio Cage bdg Alug Ale AVI calo Sin Liwolug ale Al 
dil Al ska All dai bit akg AE dll alis AI Asts Uas plug Ale All soko Geli Alus 
dil Sita lo Usia ag ale Ab salto dil lol 5x0 Uki Alug Gile Al ok wei3 8356 Uimalug 
AU slop S3 dia alug Ale AI slio MUI Cia Gis plg Gale AI sdao AI 5S US Alug Wle 
ab lo suiS0 Uirwokug WE AVI so salaao Usiw alus WE UU alo SU ASI Usus phug WE 
plug AE AU olo 3b0 Uiwokug le AU oo Lol Uiaus Aly le AI ino iiiio Uus Aly Ale 
gal Gia plug WE UU olao all gal Giruakug We Ul yo 3 GS bdg plug le AU ado Yus US 
Gia aku AE dl duo Zalyil gl Usiw kg ale dilko Lab gl Ui alu3 die dil sko all 
aku AE AU olao Bekdabsian Alug We Al ali Ratu 


Uas ang de AU oli Coigo Uriuakug WE All akn lag Udi Aug Gile Al alao lo Uas 
Sia Usus aku GIE GUI alas Guo UStualug AE AN sia Gap Ulas alus A16 All ala Goo 
ke 2 dl ada sasiollolal Baku Aug ale All oli Cal jali 
Ine ana 
UiS3 Ui alaug Ale All olio Rab Ui plug AlE AI alan Rui Gis Aug Ale AUULo A23 Usia 
ale Wlllo Gas Lagu plug MIE AVI calao JitS Ud Alug ale MUI ala Sego Liu alug le UU 
ale Ul ala yi 3) bia Aug AE AU Kol GS Uda alang Gile AU oli disall Rt3 Uu al 
ale All sdio IS Usus Aluggle AVI colao basuill A9) Udi Alug all All lo GSJI 29) Urus Alug 
Uti plug Gde AU olao Rao Usus Au ggale AU olao DL Ui lg ale AI alan A0 Lagu ala 
Gak Uti Aug WE AU alo Jgroga Unis Akggale WI coluo Juolg Liga alug ala All alas LIL 
ale AU iolio 390 Urus alug WE AJI ola ob Lisa Alus gile UI Knlao Gil Usia plug le AVI lo 
Usa ala Ale UJI lan JSI ida Aluag MIS AU lan H3 Ust Aku pgale Ul sad A0 Ud Alw9 
alug Gile AU duo Ako Via plug le Ul lo TG Usia Au seale AI olao Justo 


Al aloe OA ALE Usia lag le di lia GAJI Gio Uta plug Gile Al ollotas JI &lio US 


ea deal kala hei sb aa Ie Kanak dl sis 
ali psi Lala Ui lag dileglll lo ai Lanka Uki alas die dil lia Ae kall Gala Uu 
alag IE AU adan Se po pen Sabaiu Aug WE AI olao 3EL Loan Usia Ala dala Al 

sio Sial! Cola bian ala We lin Aung Kn leo Gitu lag Gula AU ola Ab Goglato 
Usus pkug Ul Ul al » IAI Gn Lobisias plug Gale All Lola Ahsasll Co lko Liu lg le AI 

AU loo SI II Klo Usiias plug Aloe al « lola Cleo Urus Alug le AU no HS Lolko 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5482 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gita F3 Ale Al oli AI Cola Uimakug ALE il oli da SIA Clip Uki Flag dil 
Al les al aa 25 bara lag ale alis elu Lo Wr alas ale dll la Atall Cnlis 
Koleo Lidi plug WE AU alao SAI Kalo Utituolang IE AI alan Kenal Co lao big plug WE 
ul Ul ado « ud Lal bia alug le Al ska NE Up Urisu plg le Al ala SI 
Ola Sala3 Ui plg le Ai ol Ula Kixas Uimalkag GIE dll odol Lala Us Alus 

dl andi 3 CSI Uas gu Ale HI lin Kim) Usus plg Ale Alika 18365 Vii lag Ale All sll 
psi GAS Lidya lsg Ole UI obuo pa Sataa Unyu plg WE AJI olaD Plan US plug ME 
GElikats Uta plug Ale AU adan UI Ata Uits Aug WE AU old YAI SS Uti plug Well dl 
Wp Uki aluggile All lko Sol IE Ui lag Gile all alko api Lila Ukius alag d6 dil ola 
bit akag AE Al lo Lag 3 Us akug AE dl ala JI Il Uas alas dile Al ko LSI 
IS da bgi Jab susi lg 39 melo Elag ay U5 U Felall alas UE All ala ajal Lala 
3 ASI JSI IS b eka sJl Gaadl9 all Gisall ac Liol3 Sig dlisdliw LC LacLu 49 
Gaalell D5 ab SASI3 bana aku g MS103 Jl dE3 x055 UN90 3 Ulum oJE all 


Wallohu a'lam. (ALIF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/908255832530559/ 
www.fb.com/notes/927477917275017 


0724. Nama-nama NENEK Nabi Muhammad Shallallaahu 
"Alaihi Wasallam 
PERTANYAAN : 
Al-Bagir Sun 
Siapakah Nama Nenek dari Baginda Nabi Muhammad saw ? 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 
NENEK RASULULLAH shallallaahu “alaihi wa sallam 
HAM oya bah! As AL Aas leg aa Gt OLS oya SEL oya yag aa Kado Ab At dad ld Jd oya Al Jyay Ola 
Memil Gt Uya JAS Ea aka. 
cr Aa ema ed aa dy Goat 1 IIA Aa ya Ola Ga Sjal AS Ca Bp ay Kg Real Al pl dal Jd oya Gil Dlukar 
SI Oya Lay Ken Lea yA Hy al Alena ly Bp oa aa Kam ta sai Sa ae 
DARI JALUR AYAH : 
Muhammad Bin Abdullah 
Ibu Abdullah “Fatimah Binti Amr Bin “Aaid Bin Makhzuum. 


Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muthallib 
Ibu Abdul Muthallib “Salma Binti Amr dari Bani an-Najjaar 


DARI JALUR IBU : 
Ibu Nabi Muhammad “Aminah Binti Wahb Barrah Binti Abdul “uzza Bin Utsman Bin Abdud Daar 
Bin Ausho'' 
Ibu Barrah “Ummu Habiib Binti Asad Bin Abdul uzza Bin @ushoi 
Ibu Ummu Habiib “Barrah Binti “Auf 
Ibu Abdu Manaf “Zuhroh' 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5483 


| Al-Bad-u wa at-Taariikh 1/528 J. 


3528. NASAB KETURUNAN RASULULLAH 
PERTANYAAN : 


? Imam Bahrie 

Assalamu'alaikum, pertanyaan titipan.. para ustad, kenapa para habaib dan syarifh dkatakan 
sebgai keturunan rosulullah bukankah para habaib keturunan saidina Ali ? kan keturunan biasanya 
dinisbatkan kepada bapak dan kanjeng rosul hanya memiliki seorang putri.. mohon para ustadz 
bagaimana menjawab nya.. mohon pencerahan. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Karena itu adalah khususiyah dari Rasululloh shollallohu alaihi wasallam bahwa semua anak-anak 
Fatimah dinasabkan kepada beliau shollallohu alaihi wasallam. Lihat kitab fatawi haditsiah ibnu 
hajar : 


agis ll ga) ya sal Ul uc Loc ul wo el Hd Jl dab Laju Lia Sl ye 1 Mao 53 AI ad Jis 
up ul go dot log « lagis WI 15) pawallg wall lag SI A3 pel Cuiy Jpd « dS) 90920 
a33 pad Cari ul Ralall yo 1 Jis Ul. S all gado Giliy II Lal kg Gale Al lo Giloguan 
Guo las al vdmala AN S5 R09 « lolos! 04919 alug Ale WI duo Wu )3 y0g ml Jl api 9S yo 
c839 959 « sg cow UN Call dg IS SNI le R39 955 98 ll Lala yo9 Ja Jl J9 will 
all Al alun Aailka yo al 09,3 SAI «An Kamis Jo Or Ki Y AU DG Gl Ula yo ale 
abs 213 bb Ul Gila Gnog-ol6 cl lu ly clb Is. la dl gta Ol, ulalag 
30508 yss DS Wal9d ya2a al Laos ado oa LSG Ai 9g lay Mio Walg ya da0) sat Al BNI 

ola said adl gai su NI 2 NBA Kam Cnwodlg Led ASI Kd a39 « agio 3 ab ado dll 53 
losl agiB ag ala Ha3 Sal SSL All gt laga gta Unggul Sg « akug lc Al 

Y Umi $9 Ob gu Jall Ul el Belo Na las adl Yg AA Odl YUI 209 ac pgagal Ol Uu 
Cas O Jay 5 pam lg ya d3 lc anon Ilig pel dmogans ldrng dabols »Xgl A5 loilg « do 
logis ge Sasa wine WAN 2250 "lasmacnlasilo US aabla-a3 Yi awas an "SI 


http://www.islamport.com/d/2/ftw/1/2/7 html 


Mengenai nasab Sayidina Hasan dan Husain, yang dinisbatkan kepada Rasulullah melalui jalur 
ibu mereka yaitu Sayidatuna Fatimah. Hal ini merupakan kekhususan mereka, ini berdasarkan apa 
yang disampaikan oleh Rasulullah shollallohu alaihi wasallam : 


uli 3 ai JS A53 Jas Jaa 20 dl € Olga ale lal Usus JEJG ae AU pat) ae 


“Dari Jabir t berkata” Rasululah shollallohu alaihi wasallam bersabda : Ssi Allah telah 
menjadikan keturunan setiap nabi dalam sulbinya masing-masing dan sesungguhnya Allah 
menjadikan keturunanku dalam sulbi Ali bin Abi Thalib”. 


Akan tetapi tidak semua keturunan Sayidina Ali bin Abi Thalib nasabnya disambungkan kepada 
Rasulullah. Karena penisbatan ini hanya dikhususkan bagi keturunan Sayidina Ali dari Sayidatuna 
Fatimah, putri Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain : 


lo Au Kain JB wil Lia IS Jati ag ale AU olo AU Jgra3 Casow JB Ac HUI gus, 5A8 uc 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5484 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


&dgal Llg Keiiin6 Ul iB dab Ig NS 
“Dari Umar, berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, setiap anak dari seorang wanita 


dinisbatkan kepada ayahnya kecuali anak Fatimah karena sesungguhnya akulah ashabah mereka 
dan akulah ayah mereka”. 


Disamping itu, dalil lain yang menjelaskan akan tetapnya keturunan Rasulullah dan sekaligus 
menjadi ahlu bait beliau yaitu : 


sala ABU ole 3dg BS A97 MAS 3 Alay dl AU slko dll Jaa Gila JB WI X8 2S Gg 
ag Jb 3ie3 all LES Iskees EP y BSI Jl 8 K3 R3 Ball Wb el U Jai Tiang Clati 


Dari Jabir bin Abdillah berkata : aku melihat Rasulullah SAW ketika haji di hari Arafah sedangkan 
beliau ada di atas ontanya berkhutbah dan aku mendengar beliau berkata :” wahai manusia, 
sesungguhnya aku tinggalkan pada diri kalian jika kalian mengikutinya maka tidak akan tersesat 
selamanya yaitu Kitabullah (Al-@ur'an) dan keturunanku ahlubaitku “ (H.R. Tirmidzi & Ahmad,). 


Dalam riwayat lain: 


BBS SY Go 381 bebisI CE K6 IMB sil » -alug ale All Kalor dil Jata) JB JB yg ol GE 
asal ale IS ai Bis JJ lagil3 oi Jl 0051S3 LAHAN oli elall yo 3g3a0 JS dil » 


Dari Abi Sa'id Al-Khudzri berkata :” Rasulullah SAW bersabda : aku tinggalkan pada diri kalian 2 
hal, salah satunya lebih besar dari yang lain, yaitu kitabullah (al-Guran) sebuah tali penghubung 
yang dibentangkan dari langit ke bumi, dan keturunannku ahlu bait-ku, sesungguhnya keduanya 
tidak akan terputus hingga datang sewaktu di telaga Haudh “H.R. Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi 
Syaibah, Abi Ya'la, dan lain-lain). WALLAHU A'LAM 

http:/forsansalaf.wordpress.com/ 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/841656025857207/ 


0425. KLARIFIKASI TANGGAL / HARI KELAHIRAN 
RASULULLAH SAW 


Agus Sutopo 

Pendapat Ibnu Utsaimin itu sudah diluruskan oleh para pakar falak. detailnya begini. 
Sri SAI IM Tae ru 
AS ja S3 ea EV pa JI aan AA JA Ale OS pelan dala AI al AAL adl Shan Ol Apel Fera CS pelan cma AN 
bebe sala Jab Ja! ale J3 mat) ya Oles pend CAB! pat Gl Ale MI" Ip andi dala onlya S3 Lb DANG (AYI gnU 3 pal 
ding Jd! ale AI Jang Ma OS "ji pekan dat A1 alan AI Jyay Ma ba IR 3 Gini! S3) Mama cla UI Bts San Jay dan 
AI gke BI Iyan 35Y PL ag el al SD) JII maa JA ya alas Ula OI pa petang ly La Jl OS UI O pda Jadi Om 
Jai Ae JII ata 0 Ab AI Bie SY CSI ag AI Iyny My Blow oil JG" di pelng dala" 
hi "Olaly yani Jadi! ple AJ yangg UI WM 2JB Aa yi ya Oa Pdt GEA or Ud or BS 1 HAN Galak g Gio cal JB 
AA ag TAU MIE Aing SY pg OS WA png JSI mata OS MI jey Jadi Ale OS WN ole Of de Riko! Ou JI Sisi Ad 
Il Lamo SPA Ale IS oya JSI at 12 pa IS (Hn Sg MIN) peabend DASI NAK O pdh O pakuak! Joy Juory gl JEy DX Jan 
Ab 3 Andai (GAN mel) Cersil & Larorl Ana 73 Lola Je oya "Jadi Ale" 571 PL JSI ary AA Ralat Asa II kai Of Lal, SD 
An SU AA ole 3571 lal JIN ary 3 JD Aya Of Lt Wa Gal SI LSI SULYI, oalli casi any lia 6571 ole JII aan 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5485 


Asli AE 3 WBS OS, p10/4/571 GAN Abel ps2 FA 26 VW Aoryo 21 o,0 Jang Kito 49 Gb 2007239 Jb loo le Ani jl 
(el 6137) CSI y Angka ESA ) plima Randal Roland ppoll SUS 3 mal H9 OS (lets210:147 2 j0 Rul JI SAN, elo 3 All 
55 BI AJ 2Of Unang (CRV 231) (-le10:147 2 pie Rail JI SAI Lelo 3 ALI Reli ase p10/4/571 GAN al pg Ag 
A6 28 2235 33 no 

Z6 49 Zi 40 loro 6 jail! Jaa 

A56 15 2139 53 R70 56 mel p WI 

A6 44 aiio 29 Dony 8 url Jan 

256 47 App 19 Rony 1 pai gem PWI 

aU 51 ato 53 R1 ad GI OLI 

ima 0.01 IMS 2,5 

0.258 ji! Ki 

& 390870.76 21) el GS pa ima Fil 

ka SM ISA oa yap Jamal ESAI 4 oeluo Awali Anh adl Sy, 

O gumode REBUS y | elang Kanoludi Keladi al D3 

aa SM ISU ayu 

Gp 10 aks5 30 doryo B3 jd By pd Jie Cemal Reg) Jaka 

G3 5 ani 50 Rony 279 jadi Kp) PA Cenmmadi Ag) Jaka 

022 1929714.8479 idea JM Nya die ISI SI dad, 

ARSA y Asal Kelud aU 3 0 571 Jar 25 pa Nyak maag pi Jaa) 

Aa SN ISA ch yag O yag II AA 

£ 571 Je 10 GILA Anadel pg Imel op Aas 

Of Gaorgi 

A56 32 atap 7 Ro 2 Al PWI 

256 54 2135 14 200,» OO— mesdl g Wi 

G3 Rio 22 don asa Cemal & WNI 

A6 56 43352 dor 2: ed Um SI OLS! 

0:02 : JW 

0.254: JMWI jas Kuas 

"39213242 25 2), AA S3 ya cma Jala 

alaki MUS 3 Sr NB Gada PI Je Aida 12 Ip JSI EK. 

23 bab ya ori P3 pa 3, 

IN dago bg ag : 

ST SAS Ole me me! Lag bae GAN GI ye bl pln aa 0,5 ot 
0 STS AS Olbrya Belly mm C0 SINI Jadi OS ol 

# ajlay an3o 12-10 os JW ES Ja Y ol 

JNE A3 knaat by Val SL AE ja AN, 

AAN Sus 3 INA R35 Cd 2 571 Jaa TO GEA Ra pg ya ag laa Ob ebi GAS pas SU NASA, 
(STL PA L2 ALI pg Gila (DTL Pe III ah ME apa Jl OP Ade, 

J3 ale JIN gan Ip Gil TT Jail 20 GAN CSI pg Ol ga ay 

SB pa Fil (TT Ale JIN may 12 pp Ob Ale, 

(571 JR 20 FAN Jai Ale JII m9 EV pa OS AI Syany Alya OP NASA, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5486 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI eU 
Jl Slaue 
Las is (SAI SLEYI ia 
Show! (AYU stan Slash 

Kelahiran Nabi Muhammad Shollolohu 'Alaihi Wasallama hari isnin 
Tom! pg 3 lg dls Al Gale 0 ya OLS ISU 2 JI pad 
2 ADA YI Ja gm OS AI in laah yA Ande aga OS AAS PAI ya Apk As Yy OA Aia Sbd lg PLN or YR 
ale AN aka Led SH jang TKA OI ad Ja Ot Is AI SB Ga Aas Lain AYI yag Diya! Jap Ladana Cemal ay OS yA aya 
dg Dop GA ya Lean Ale A1 Gala —d yang yag Hear Ale AI Gala Hj Bs (SAN ya ga OP ga —elag. 
CSI pat GIS Wyy pny Holan dala AA ala —aitng OP CSI age GOS SAI ya Jadi “elang Ale A8 eko dad ly SU I 
Ado 5 Jeung Jian 1JL Las II ay “AS 2 pan PLAY GE) “dil Talang Pitt plan Ana “elang Ale AI Ola pa OS NI 
Tai aU pa amat Leela Ale II lo —ad cela Jill Of pegal ng Gde dpl Ady Sy Ah LIL CSI ag 0 GP Leang Ale AI 
oag Ah Lag ly ah My Al Teng Ala AI past Ah pala pap BL —eluy Ale AI ghe —eli plak ayal ia Mana 3 SI ye dlus 
Ale A1 Oaao La Wir07y pad Wby ASN Ode Ll dil an api Abal A2 Hip Lelang Ale RI ale Hi mo Al Ol pa IA Ip 
Lao —ekay Ale AI ale Hama hay Aaj alang —ekag. 
Sab HS Ol omi al JS ge Hit ai VI JII GILA KE La ad Ja pal 3 Sya am Ht 0 ls AI kn) HO al JB 
ab toni daa OLAN J3 SAI PSN bg Jl ya dika OLS ily Ad Usb aan dal AI ala “AAS BOY ye Gal yet Ladis pay Ragil 
ho ya SA GAN Hung dala IN lap HAL Dal Ga dong Uya gl Ill Lah “okay dal AI ho —aaS Wa. 
AE lg Hm aga Hkg dala AN laa How ya LSN yel Ab OI lea yag. 


4240. NABI MUHAMMAD PERNAH DISUSUI IBUNDANYA 


SENDIRI 
PERTANYAAN : 


2 Bang Muluk 
Punten mau nanya, apakah semasa hidup nya sayyidina Muhammad SAW, pernah disusui oleh 
ibu kandungnya? Monggo jawab karo dalile, matur nuwun 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Pernah, yang menyusui pertama kali adalah ibundanya sendiri yaitu Bunda Aminah . 
- kitab muhammad shollallohu alaihi wasallam (1/23) : 


0 leitel gull gd ul Hole dual NI dangi Ai dil Aol slwill 50 lu le Al lo Amal 0 Ja 
UP dg 9 Sons 3S drs il plg "goal al9 pas cm Jo Sdows 2933 JS lobi diri 9 OS yana 


eblsall. 


Wanita pertama yang menyusui baginda Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam ialah ibu 
beliau sendiri yaitu baginda Bunda Aminah. Kemudian berikutnya bunda Tsuwaibah Al-Aslamiyah, 
seorang budak Abu Lahab yang kemudian dimerdekakan di saat Abu Lahab merasa senang akan 
kelahiran Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam. Bunda Tsuwaibah menyusui baginda Nabi 
beberapa hari sebelum tiba para calon ibu susu diantaranya bunda Halimah, bunda Khaulah binti 
Azur, bunda Ummi Aiman dan seorang wanita yang sama dengan kabilah halimah Sa'diyah, juga 
tidak ketinggalan tiga calon ibu susu dari kabilah Al-'Awatik. 

- kitab maulid al barzanji 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5487 ) 


doll Husi dial 5 Ul an Ais3313 

Nabi (Shollallohu “alaihi wa sallam) disusui oleh ibunya selama beberapa hari, kemudian disusui 
oleh Tsuwaybah al-Aslamiyyah, 

Ola Aallg Gia Gile oo Sic ASI3 Sao sad sol kel Yull " 


Yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika Tsuwaybah mendatanginya membawa kabar gembira 
perihal kelahiran Nabi Shollallohu “alaihi wa sallam. Wallohu a'lam bis showab (NN). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/950793941610081/ 
www.fb.com/notes/961995867156555 


1839. MAHAR RASULULLAH SAW UNTUK SITI KHADIJAH 
PERTANYAAN : 

PrinceH'badboyz Constantineassyafiialbanjari 

Assalaamualaikum, Berapa atau apa mahar rosul kepada siti khodijah yaa . . .dan referensinya ? ? 


JAWABAN : 
2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Wa'alaikum salam. Seperti halnya kita maklumi bahwasanya Nabi Muhammad saw, menikah 
dengan Siti Khodijah berusia 25 tahun dengan demikian Nabi besar Muhammad saw belum 
diangkat menjadi Rasul secara resmi. Dengan cara syariat apa beliau menikah dengan Siti 
Khodijah ? Betulkah beliau menikah dengan Siti Khodijah dengan mas kawin 100 ekor unta ? 


Jawaban : Nabi Muhammad saw menikah dengan Siti Khodijah tidak memakai syariat agama dari 
Nabi-Nabi sebelumnya, karena beliau tidak melakukan ibadah dengan syariat Nabi sebelumnya. 


Dasar pengambilan : Kitab Al fatawi Al haditsah dari Ibnu Hajar Al Haitami halaman 111 : 
J3 laa ade da DS Ya pik bi Of tl pe AB aa lh al At Il KS bei De Ya JI IL 
2 ja Y, Ki KAL Jd iga 25 at pa nata kain GKI ed nota JUS Vj Ul oa aa kaga an 
Oi aa 


Dan ucapan penanya, "Apakah Nabi kita Muhammad saw. beribadah ... dst." Jawabnya adalah 
bahwa sesungguhnya para ulama telah berbeda pendapat, apakah Nabi Muhammad saw. 
sebelum diutus beribadah dengan syariat Nabi sebelumnya atau tidak? Jumhur ulama berkata, 
"Tidaklah Nabi Muhammad beribadah dengan sesuatupun." Mereka mengambil dalil, bahwa hal 
tersebut jika telah terjadi, niscaya telah dikutip, karena tidak mungkin menyembunyikan dan 
menutupinya dalam adat kebiasan. Dan niscaya pemilik syariat tersebut akan membanggakan diri 
dengan ibadah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan berhujjah dengannya. Maka 
tatkala sedikitpun dari hal tersebut tidak terjadi, maka kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi 
Muhammad saw, tidak beribadah dengan syariat seorang Nabi sebelum beliau. 


Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan bahwa mahar yang diberikan 
Nabi Muhammad saw adalah berupa uang sebanyak 500 dirham. Dasar pengambilan : Sahih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5488 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslim Juz 1 halaman 597 : 
Lg MEI US) AE 33 IP NI dilto DS AB yag dele A Io BI Span Tito D5 AS elang 
Aly ay dela A ko AN Jua Sian IG Lang Hans Ul AS Ska MSG NN ebi IG ga 
Telah menceritakan hadist pada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad dari Ibrahim dari Abi 
Salamah dari Abdur Rahman bahwa sesungguhnya dia berkata: saya telah bertanya kepada 
Aisyah isteri Rasulullah saw., berapa jumlah mas kawin Rasulullah saw.? Aisyah berkata: mas 
kawin Rasulullah saw kepada para isteri beliau adalah 12 augiyah dan satu nasy. Aisyah berkata: 
Tahukah engkau apakah nash itu? Abdur Rahman berkata: Aku berkata: Tidak! Aisyah berkata: 


Setengah augiyah. Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mas kawin Rasulullah saw kepada para 
isteri beliau. 


2 Abdullah Afif 


Berapa atau apaa mahar rosul kepadaa siti khodijah yaa . . .n refrens y ? ? Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wasallam memberi mahar kepada Khadijah dengan 20 onta muda, ada yang 
mengatakan 500 dirham. Referensi dari kitab Hasyiyah Syargawi juz II halaman 265 : 


B3 Bilamak J3 BU oapias Kla Gatel mhn y ade AI lo di Ptalop Y) 


WA LAA YARUDDU AIDHAN ANNAHUU SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM ASHDAGA 
KHADIIJAH 'ISYRIINA BIKRATAN WA GIILA KHAMSA MI 'ATI DIRHAMIN. Wallaahu A'lam. 


? Masaji Antoro 
9 - B- o B- 0. aa0e S0 3 D- BU 0 0 Lo. Gg BA . - 30-20 4 -09 LB 
o-2 Oo ad 2 0g 0 2. #—.. BP 20 0 0 2 20 - Pd 2 Be oc- 49 a- a - 8. 8 9. 8 290. @ 
IA ge ulin DU ea) Wa lela anna Kena 3 Dn Bde Al okeh dya ON alas Sena la Wela 
Dop LA NE Al an Galah ds) Wong yaaa AI Ap ip dana Of: Wa Atas II Ipa Iyaabad 


op os talas ag ab ia Bae AA Setan alay ada adi Lo di Iyan Hi pala hi 


By Gil doel dilan OS 1 JB AI Jyay Tlk SS adl Ale Aetile oil 1 ae IAI gd) Laka pl JU 
lu" JB Hala Gi Cake. ega Ailaah Ulh (Abal Sumi 1 SG Y EA Ad Load be as, ag 
alam kene Mel Ala Al lo AI Sya, Glee ye disle (27/1042). 
| Al-Mausuu'ah al-Fighiyyah 38/312 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/466311053391708/ 
0604. TARIKH HAJAR ASWAD 
PERTANYAAN : 
Husain Sebarat 


Assalamualaikum . . . Mau tanya ??? Apakah benar Hajar aswad itu dari surga . .?? Mohon 
pengertiannya ... 


JAWABAN : 
Alif Jum'an Azend 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5489 


Wa'alaikumussalaam.. iya, dalam beberapa kitab tafsir diterangkan bahwa salah satu benda yang 
menyertai nabi Adam turun ke bumi adalah batu yang kemudian jadi hajar aswad. 


Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Hajar Aswad adalah “batu hitam” yang terletak di sudut sebelah Tenggara 
Ka'bah, yaitu sudut darimana Tawaf dimulai. Hajar Aswad merupakan jenis batu 'RUBY' yang 
diturunkan Allah dari surga melalui malaikat Jibril. 


Hajar Aswad terdiri dari delapan keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Batu 
hitam itu sudah licin karena terus menerus di kecup, dicium dan diusap-usap oleh jutaan bahkan 
milyaran manusia sejak Nabi Adam, yaitu jamaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji 
maupun untuk tujuan Umrah. Harap dicatat bahwa panggilan Haji telah berlangsung sejak lama 
yaitu sejak Nabi Adam AS. Bahkan masyarakat Jahilliah yang musyrik dan menyembah berhala 
pun masih secara setia melayani jemaah haji yang datang tiap tahun dari berbagai belahan dunia. 


Nenek moyang Rasulullah, termasuk kakeknya Abdul Muthalib adalah para ahli waris dan 
pengurus Ka'bah. Atau secara spesifik adalah penanggung jawab air zamzam yang selalu menjadi 
primadona dan incaran para jemaah haji dan para penziarah. Hadist Sahih riwayat Tarmizi dan 
Abdullah bin Amir bin Ash mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda : Satu riwayat Sahih lainnya 
menyatakan: 


“ Rukun (HajarAswad) dan makam (Batu/Makam Ibrahim) berasal dari batu-batu ruby surga yang 
kalau tidak karena sentuhan dosa-dosa manusia akan dapat menyinari antara timur dan barat. 
Setiap orang sakit yang memegangnya akan sembuh dari sakitnya” 


Hadist Sahih riwayat Imam Bathagie dan Ibnu “Abas RA, bahwa Rasul SAW bersabda : “Allah 
akan membangkitkan Al-Hajar (Hajar Aswad) pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat 
berkata. Ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan 
benar”. 


Hadis Siti Aisyah RA mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda : “Nikmatilah (peganglah) Hajar 
Aswad ini sebelum diangkat (dari bumi). Ia berasal dari surga dan setiap sesuatu yang keluar dari 
surga akan kembali ke surga sebelum kiamat”. 


Berdasarkan bunyi Hadist itulah antara lain maka setiap jamaah haji baik yang mengerti maupun 
tidak mengerti akan senantiasa menjadikan Hajar Aswad sebagai 'target berburu .... saya harus 
menciumnya. Mencium Hajar Aswad!!!. 


Tapi apa bisa? Dua juta jemaah, datang dimusim haji secara bersamaan dan antri untuk keperluan 
dan target yang sama. Begitu padatnya, maka anda harus rela dan ikhlas untuk hanya bisa 
memberii 'kecupan' jarak jauh sembari melafaskan basmalah dan takbir: Bismillah Wallahu Akbar. 


Hadis tersebut mengatakan bahwa disunatkan membaca do'a ketika hendak istilam (mengusap) 
atau melambainya pada permulaan thawaf atau pada setiap putaran, sebagai mana, diriwayatkan 
oleh Ibnu Umar RA. Artinya : “Bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah lalu diusapnya 
Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Wallahu Akbar”. Lanjutannya dikisahkan bahwa batu 
hitam tersebut pernah terkubur pasir selama beberapa waktu. 


RIWAYATNYA 


Dalam riwayat lanjutannya bahwa batu hitam tersebut pernah terkubur pasir selama beberapa 
lama dan secara ajaib ditemukan kembali oleh Nabi Ismail AS ketika ia berusaha mendapatkan 
batu tambahan untuk menutupi dinding Ka'bah yang masih sedikit kurang. Batu yang ditemukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5490 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


inilah rupanya yang sedang dicari oleh Nabi Ibrahim AS, yang serta merta sangat gembira dan tak 
henti-hantinya menciumi batu tersebut. Bahkan, ketika sudah tiba dekat ka'bah, batu itu tak 
segera diletakan di tempatnya. Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS menggotong batu itu sambil 
memutari Ka'bah tujuh putaran. 


DIANGKUT DENGAN SORBAN NABI MUHAMMAD SAW 


Diantara peristiwa penting yang berkenaan dengan batu ini adalah yang terjadi pada tahun 16 
sebelum Hijrah (606 M) yaitu ketika suku Guraisy melakukan pemugaran Ka'bah. Pada saat itu 
hampir saja terjadi pertumpahan darah yang hebat karena sudah lima hari lima malam mereka 
dalam situasi gawat, karena keempat kabilah dalam suku Guraisy itu terus bersitegang ngotot 
pada pendapat dan kehendak masing-masing siapa yang mengangkat dan meletakkan kembali 
batu ini ketempat semula karena pemugaran Ka'bah sudah selesai. 


Akhirnya muncul usul dari Abu Umayyah bin Mughirah Al-Mukhzumi yang mengatakan 


"Alangkah baiknya kalau keputusan ini kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk 
masjid pada hari ini.” 

Pendapat sesepuh Guraisy Abu Umayyah ini disepakati. Dan ternyata orang pertama masuk pada 
hari itu adalah Muhammad bin Abdullah yang waktu itu masih berusia 35 tahun. Menjadi rahasia 
umum pada masa itu bahwa akhlak dan budi pekerti Muhammad telah terkenal jujur dan bersih 
sehingga dijuluki Al-Amin (orang yang terpercaya). 


Muhammad muda yang organ tubuhnya yaitu HATl-nya pernah dibersihkan lewat operasi oleh 
Malaikat, memang sudah dikenal luas tidak pernah bohong dan tidak pernah ingkar janji. Lalu apa 
jawaban dan tindakan Muhammad terhadap usul itu? 


Muhammad menuju tempat pernyimpanan Hajar Aswad itu lalu membentangkan sorbannya dan 
meletakkan batu mulia itu ditengah-tengah sorban kemudian meminta satu orang wakil dari 
masing-masing kabilah yang sedang bertengkar untuk memegang sudut sorban itu dan bersama- 
sama menggotongnya kesudut dimana batu itu hendak diletakkan. Supaya adil, Muhammad 
pulalah yang memasang batu itu ketempat semula. 


RAHASIA HAJAR AL-ASWAD 


Kita semua tahu bahwa Hajar Aswad hanyalah batu yang tidak memberikan mudorat atau 
manfaat, begitu juga dengan Ka'bah, ia hanyalah bangunan yang terbuat dari batu. Akan tetapi 
apa yang kita lakukan dalam prosesi ibadah haji tersebut adalah sekedar mengikuti ajaran dan 
sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang kita lakukan bukanlah menyembah Batu, dan tidak juga 
menyembah Ka'bah. 


Umar bin Khatab berkata “Aku tahu bahwa kau hanyalah batu, kalaulah bukan karena aku melihat 
kekasihku Nabi SAW menciummu dan menyentuhmu, maka aku tidak akan menyentuhmu atau 
menciummu”. 


Allah memerintahkan kita untuk Thawaf mengelilingi Ka'bah dan Dia pula yang telah 
memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Rasulullah juga melakukan itu semua, dan tentu 
saja apa yang dilakukan oleh beliau pastilah berasal dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam 
firmanNya : “Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya 
itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (AS. An-Najm : 53) “ 


Hajar Aswad berasal dari surga. Batu ini pula yang menjadi fondasi pertama bangunan Ka'bah, 
dan ia menghitam akibat banyaknya dosa manusia yang melekat disana pada saat mereka 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5491 ) 


melakukan pertaubatan. Tidakkah orang yang beriman merasa malu, jika hati mereka menghitam 
akibat dosa yang telah dilakukan. Rasulullah bersabda “Ketika Hajar Aswad turun, keadaannya 
masih putih, lebih putih dari susu, lalu ia menjadi hitam akibat dosa-dosa anak Adam (HR Tirmidzi) 
. | Sumber artikel : At-tiin Tour J. 


0071. Detik-detik Wafatnya Rosulullah SAW 
Al-'Arif Billah Al Ustadz Al Habib Ali Al Jufry mengisahkan Detik-detik wafatnya Rosul SAW : 
Wafatnya Adalah Kehidupan Sejatinya 


Wahai,bagaimana hati kita tidak tergetar dan semakin merasakan kerinduan kepada Rasulullah 
SAW? Bagaimana hati kita tidak terkesan dengan beliau ? Bagaimana kita tidak dapat melupakan 
perintah untuk mencintai beliau? Bagaimana hati kita tidak terikat untuk senantiasa merindukan 
beliau? Bagaimana hati kita tidak tesentuh kala pribadi beliau diperdengarkan? 


Dalam haji wada'nya (haji perpisahan), Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan sekitar 120.000 
orang, “Wahai manusia,dengar dan perhatikanlah,sesungguhnya aku tidak akan bertemu 
lagi dengan kalian selepas tahun ini.” 


Semuanya terdiam, sambil terus mendengarkan kata demi kata yang diucapkan Rasulullah SAW. 


Beliau menasehati dan berwasiat kapada mereka tentang keterikatan mereka dengan Tuhan dan 
agama mereka.Ketika itu Allah menurunkan ayat.”Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk 
kalian agama kalian,Aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian,dan Aku ridha Islam menjadi 
agama kalian.” 


Allah menghidupkan makna kehidupan yang dahsyat di tengah-tengah mereka,dalam suasana 
perpisahan dengan Rasulullah SAW.Saat itu, perpisahan dengan beliau adalah sebuah sisi 
kehidupan bagi umatnya setelah itu.Kemudian Rasulullah SAW pun pulang ke kota Madinah. 


Bulan Rabi'ul Awwal tiba. 


Di awal bulan itu,tubuh Rasulullah SAW terasa lemah.Beliau terserang sakit demam. Tubuhnya 
pun disirami air sejuk.Beliau bersabda, “Siramilah aku denagn air supaya aku dapat keluar 
untuk mengucapkan salam perpisahan dengan para sahabatku.” 


Baginda pun disirami air itu, yang membuat tubuhnya terasa lebih segar. 
“Sahabat Teragung” 


Kemudian beliau keluar rumah,melangkahkan kakinya dengan diiringi kedua sepupunya,Ali bin 
Abu Thalib dan Fadhl bin Abbas,radhiyallahu'anhuma. 


Beliau menemui para sahabat. 


Saat melihat hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka,tampak betapa kegembiraan 
menyemburat dari wajah para sahabat.Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas mimbarnya. 


Para sahabat terdiam,bersiap untuk mendengarkan segala apa yang akan diucapkan Rasulullah 
SAW. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5492 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah SAW pun berkhutbah,khutbah perpisahan.Beliau bersabda,” Seseorang telah diberi 
pilihan,antara kehidupan di dunia atau menjumpai Ar-Rafigul A'la (“Sahabat Teragung”, 
Allah SWT).” 


Rasulullah SAW pun kemudian mengulang-ulang kata itu, “Ar-Rafigul A'la,Ar-Rafigul A'la,Ar- 
Rafigul A'la...” 


Wahai orang yang berakal,adakah kehidupan Allah akan berakhir? Adakah hubungan 
dengan Allah akan menemui titik penghabisan? Hubungan dengan Ar-Rafigul A'la itu 
sesungguhnya merupakan kehidupan itu sendiri. Ucapan Rasulullah SAW itu menandakan 
bahwa ia memilih kehidupan yang sejati. 


Hati sahabat Abubakar RA tersentuh.Ia pun berkata kepada Rasulullah SAW,”Ya Rasulullah,demi 
ayah dan ibuku,biarlah ruh-ruh kami, anak-anak kami,dan sanak keluarga kami,serta harta-harta 
kami,sebagai tebusan bagimu.” 


Melihat Abubakar RA mengatakan itu,sahabat Abu Sa'id Al-Khudri RA berkata, “Ada apa dengan 
orang tua ini? Apakah ia (Abubakar) sudah pikun?” 


Rasulullah SAW telah menceritakan ihwal lelaki ini (Abubakar RA), yaitu seorang yang telah 
meyakini penuh bahwa diri beliau sebagai utusan Allah SWT (saat yang lain banyak yang 
mengingkarinya).Kelak Abu Sa'id mengatakan, “selepas wafatnya Rasulullah SAW, Aku baru tahu, 
perkataan Abubakar itu perkataan yang tepat.” 


Rasulullah SAW memandang Abubakar RA. Pandangan yang penuh makna.Kemudian beliau 
berkata, “Biarkanlah sahabatku berkata kepadaku, Orang yang paling percaya kepadaku 
adalah Abubakar. Sekiranya aku memilih kawan dekat,niscaya aku akan memilih Abubakar. 
Tutuplah pintu rumah kalian yang menuju masjidku,kecuali pintu rumah Abubakar.” 


Wasiat-wasiat Rasulullah SAW 
“Ya Rasulullah, berwasiatlah kepada kami,”ujar para sahabat. 


Kala itu, di antara yang diwasiatkan Rasulullah SAW, ”Berwasiatlah kalian terhadap para 
wanita dengan kebaikan." 


Wasiat ini menyinpan makna yang luar biasa yang beliau katakan di saat beliau hendak 
mengucapkan salam perpisahan kepada sekalian umatnya. Maknanya agar kita mewujudkan 
hubungan yang baik sesama kita sepeninggal beliau, yang dengannya kehidupan akan berjalan 
harmonis. Beliau mewasiatkan ini agar kita dapat menggapai kehidupan yang sebenarnya, yaitu 
tatkala kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kebaikan. 


Beliau juga berwasiat, “ Dan berwasiatlah kalian dengan baik terhadap keluargaku.” Beliau 
ingin kita dapat terus hidup berkesinambungan dengan beliau. 


Kenapa beliau mengatakan “ keluarga” yang dinisbahkan sebagai keluaga beliau, “keluargaku”. 
Hal itu disebabkan beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya perpindahan beliau dari 
alam dunia tidak dimaksudkan sebagai terputusnya hubungan umat dengan beliau. Seakan beliau 
mengatakan,”Hubungan kalian denganku tak akan terputus sekali kalian berhubungan dengan 
keluargaku.” 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5493 


Wasiat beliau lainnya,” Janganlah kalian menjadi kafir selepas kepergianku dan janganlah 
kalian berperang satu sama lain.” 


Beliaupun terus berwasiat kepada para sahabat dengan wasiat-wasiat lain yang beliau berikan 
kepada mereka. 


Sebagian diantara mereka mengatakan,” Ya Rasullullah,jika engkau wafat,siapakah yang akan 
memandikanmu?" Beliau menjawab, “Seseorang di antara ahlul baytku.” 


Hati merka amat tersentuh dengan perpisahan yang akan mereka lalui,perpisahan antara mereka 
dengan Rasulullah SAW. 


Kemudian mereka berkata lagi, “Dengan apa engkau kami kafankan?” 


Saat melihat rasa gundah melanda hati para sahabatnya,air mata Rasulullah SAW pun 
berlinang.Beliau menjawab,” (Bahan) dalam pakaianku ini,atau kain dari Yaman, atau jubah 
dari Syam,atau kapas dari Mesir.” 


Abubakar Mengimami Shalat 


Mereka terus bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan lainnya.Setelah benyaknya 
pertanyaan sebagai persiapan bagi para sahabat bila sewaktu-waktu Rasulullah SAW wafat dan 
meninggalkan mereka,Rasulullah SAW pun menangis. Lalu beliau bersabda,” Berlaku lembutlah 
kepada nabi kalian.”Kemudian beliau berdiri, melangkah pulang, dan memasuki rumah 
beliau.Beliau pun merebahkan diri di pembaringan. 


Di saat yang sama, rasa bimbang semakin menggelayuti hati para sahabat. Kemudian mereka 
meninggalkan pekerjaan dan urusan mereka dan berkeliling di sekitar rumah Rasulullah SAW dan 
masjid beliau. Mereka ingin mengetahui perkembangan berita tentang Rasulullah SAW. Sampai 
tiba pada waktu shalat,sedangkan imam mereka (Rasulullah SAW) tidak kunjung keluar untuk 
shalat bersama mereka. Para sahabatpun semakin bertambah bimbang. 


Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah RA, “Perintahkan Abubakar untuk 
mengimami shalat.” Aisyah RA (putri Abubakar RA) berkata kepada beliau, “Ayahku seorang 
yang kurus dan aku khawatir ia akan menangis dan tak sanggup berdiri. Mintalah dari umar, ya 
Rasulullah.” 


Rasulullah SAW menjawab, “Kalian seperti sahabat Nabi Yusuf AS. Perintahkanlah Abubakar 
untuk mengimami shalat.” Abubakar RA pun bangkit mengimami jama'ah shalat fardhu yang 
pertama dan shalat-shalat berjama'ah berikutnya. 


Salam Perpisahan 


Senin waktu shalat Subuh,12 Rabi'ul Awwal. Rasulullah SAW menyingkap tabir kain dari pintu 
rumah beliau. Pandangannya mengarah kepada para sahabat. Tampak mereka tengah shalat 
dengan khusyu' dan tunduk di hadapan Allah SWT, di bawah pimpinan Abubakar RA. 


Segala puji bagi Allah, saat Rasulullah SAW memperhatikan para sahabatnya itu, masjid pun 
bercahaya dengan kemunculan beliau. Sampai sebagian sahabat mengatakan, “ Hampir saja kami 
terlalaikan dari shalat kami ketika Rasulullah muncul.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5494 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abubakar RA hampir saja mundur dari pengimaman, sementara para sahabat yang lainnya hampir 
saja memalingkan pandangannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunjuk dengan 
tangan beliau,”Tetaplah di tempat kalian.” Kemudian beliau menutup kembali tirai di pintu 
masuk rumah beliau itu. 


Para sahabat mengatakan, “Itulah saat terakhir Rasulullah SAW memandangi para sahabatnya.” 


Abdullah bin Mas'ud RA, pembantu Rasulullah SAW, mengatakan,ketika Rasulullah SAW melihat 
mereka, beliau mengatakan, “Allah memelihara kalian,Allah memberkati kalian,Allah 
menguatkan kalian,Allah menolong kalian,Allah membantu kalian.” Inilah salam perpisahan 
dari seorang yang merindukan para sahabatnya.Para sahabatpun memberi salam kepada 
Rasulullah SAW dan keluar dari masjid. 


Dikatakan,para sahabat bergembira saat mendapati Rasulullah SAW memperhatikan mereka dari 
pintu rumah beliau. Mereka menyangka kondisi kesehatan Rasulullah SAW telah berangsur 
pulih.Karenanya, sebagian dari mereka kemudian beraktivitas lagi seperti sedia kala,dan mereka 
menyangka bahwa itu adalah rahmat Allah SWT terhadap mereka. 


Berita Kematian yang Menggembirakan 


Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW meminta izin dari sekalian istri beliau untuk dirawat di 
rumahku,lalu mereka mengizinkan. Saat hari Senin itu,hari wafatnya Rasulullah SAW.tiba,ruh 
beliau diambil di rumahku sedangkan beliau ada dalam dekapanku.” 


la berkisah, “Ketika kami semua sedang duduk,datanglah Fathimah sambil menangis. Caara 
berjalannya mirip cara berjalan ayahandanya, Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendekap dan 
mengacupnya. Lalu beliau SAW membisikkan sesuatu di telinganya. Sesaat kemudian Fathimah 
mengangkat kepalanya . Ia menangis 


Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya, beliau ingin membisikkan lagi sesuatu 
kepada Fathimah. Fathimah mendekati ayahnya dan kemudian Rasulullahberbisik kepadanya. 
Sesaat setelah itu Fathimah kembali mengangkat kepalanya dengan penuh rasa gembira yang 
merona di wajahnya. Aku tidak pernah melihat tangisan yang kemudian disusul dengan tertawa 
seperti itu. 


Aisyah RA pun bertanya kepada Fathimah RA, “Apa yang dibisikkan ayahandamu kepadamu?" 
Fathimah RA menjawab, “Jangan engkau hiraukan hal itu,karena aku tak mau membuka rahasia 
ini selagi beliau masih hidup.” 


Kelak setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah bertanya lagi tentang hal itu. Fathimah mengatakan, 
“Ya, ketika aku mendekati ayahku, beliau berbisik kepadaku, “Wahai Fathimah,sekali dalam 
setahun Jibril mendatangiku untuk membacakan Al-Gur'an kepadaku dan pada tahun ini ia 
telah mendatangiku dua kali. Dan Allah telah memberikan pilihan kepada ayahmu, antara 
dunia dan Ar-Rafigul A'la.'Ayahku memilih Ar-Rafigul A'la. Dan aku diberi tahu bahwa 
nyawanya akan dicabut pada hari itu. Lalu aku pun menangis. 


Kemudian beliau memanggilku lagi dan membisikan kepadaku, “Apakah engkau suka bahwa 
engkau menjadi penghulu wanita sekalian alam dan menjadi orang yang pertama kali akan 
menyusulku?' Aku pun bergembira dengan berita dari ayahku itu.” 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5495 ) 


Kematian adalah sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana dengan kabar kematianmu ini, wahai 
Zahra? Fathimah mengatakan, “Berita kematianku ini mempercepat pertemuanku dengan orang 
yang aku kasihi, dan inilah kehidupan yang sesungguhnya bagiku.” 


Dialog dengan Malaikat Maut 


Aisyah melanjutkan kisahnya, “Sebelum itu kami mendengar ada sesuatu yang bergerak di balik 
pintu. Dan itu adalah Jibril. Jibril meminta izin Rasulullah untuk masuk. 


Beliau mengizinkannya. 


Kemudian aku mendengar Rasulullah berkata kepadanya, Wahai Jibril, Ar-Rafigul A'la..., Ar- 
Rafigul A'la... Kami tahu bahwa sangkaan kami adalah tepat." 


Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, Apa yang telah terjadi, wahai Rasulullah? 
Rasulullah menjawab, “Itulah Jibril yang datang dan berkata: Malaikat maut telah berada di 
depan pintu dan meminta izin. Dan tidaklah malaikat maut meminta izin kepada seorang 
pun baik sebelum dan sesudahmu. 


Dan ia (jibril) mengatakan: Allah menyampaikan salam kepadamu dan Dia telah merindukanmu,” 


Maka, wahai orang-orang yang berakal,apakah perpindahan kepada Tuhan yang merindukannya 
merupakan suatu kematian? 


Bukan. Kehidupan yang sebenarnya adalah perpindahan kepada Allah, Yang Maha hidup. 


Kemudian malaikat maut mengatakan kepada Rasulullah SAW, “Jikalau engkau berkenan, aku 
akan mencabut ruhmu untuk menemui Ar-Rafigul A'la. Namun jika engkau tak berkenan, aku akan 
biarkan mengikuti berlalunya masa sampai tempo waktu yang engkau inginkan.” 


Rasulullah memilih Allah Ta'ala. Ya, beliau memilih Sahabat Yang Teragung. 


Kemudian malaikat maut pun masuk dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. la berkata 
lagi, “Wahai Rasulullah, apakah kau mengizinkanku?” 


Rasulullah SAW menjawab, “Terserah apa yang akan kau lakukan, Wahai malaikat maut. Dan 
berlaku lembutlah sewaktu mencabut ruhku.” 


“Hhhhhhhhhh.......... ” (Desis suara Rasulullah SAW menahan rasa sakit). 


Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada malaikat maut, “Berlaku lembutlah kepadaku, 
Wahai malaikat maut.” 


Perhatikanlah (meski dicabut dengan selembut-lembutnya pencabutan ruh yang pernah dilakukan 
malaikat maut), Rasulullah SAW pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka bagaimana (yang 
akan dirasakan) oleh orang yang lalai dengan kematian dalam kehidupan mereka? Mereka tidak 
merenungi saat-saat ketika nyawa dicabut pada saat sakaratul maut. 


“Beratkan bagiku,Ringankan bagi umatku” 


Maka menanjak naiklah ruh mulia Baginda Rasulullah SAW, yang ditandai dengan sentakan 
kedua kaki beliau. Peluh pun bercucuran dari dahi Baginda.Peluh yang bagaikan butiran permata 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5496 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berbau kesturi. 


Rasulullah SAW menyapu peluhnya itu dengan tangannya dan kemudian meletakkan tangannya 
pada sebuah wadah di tepinya untuk menyejukan tubuhnya. 


Kembali suara berdesis dari lisan suci beliau.”Hhhhhhhh......” Lantaran rasa sakit yang ia alami 
pada saat sakaratul maut. Beliau pun mengatakan, “Sesungguhnya maut itu amatlah berat, YA 
Allah,ringankan beratnya maut terhadapku” 


Maka para malaikat dari langit pun turun kepada beliau. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya Allah menyampaikan salam atasmu dan Dia menyatakan bahwa sesungguhnya 
perihnya sakaratul maut 20 kali lipat (dalam riwayat lain 70 kali lipat) dari rasa sakit akibat padang 
yang menusuk tubuh.” 


Rasulullah SAW pun menangis dengan tangisan yang tiada tangisan lain yang lebih menyedihkan 
bagi kalian semua. Beliau berdoa, “Ya Allah, beratkanlah (sakaratul maut) ini atasku, tapi 
ringankanlah atas umatku.” 


Wahai,bagaimana hati kita tidak tergetar dan semakin merasakan kerinduan kepada Rasulullah 
SAW? Bagaimana hati kita tidak terkesan dengan Rasulullah SAW? Bagaiman kita dapat 
melupakan perintah untuk mencintai beliau? Bagaimana hati kita tidak terikat untuk senantiasa 
merindukan beliau? Bagimana hati kita tidak tersentuh kala pribadi beliau diperdengarkan? 


Pesan Terakhir 


Aisyah RA berkata, “Saudaraku,Abdurrahman bin Abubakar, masuk dan ia sedang membawa 
sebatang kayu siwak yang ujungnya belum dilembutkan. Aku lihat Rasulullah memandang 
kearahnya dan adalah Rasulullah SAW menyukai siwak.” 


Maka, apakah kalian menyukai apa yang beliau suka dari sunnah-sunnah beliau? Adalah 
Rasulullah SAW menyukai siwak. 


Aisyah menyatakan,”Aku bertanya kepada Rasulullah”,Ya Rasulullah, apakah engkau 
menginginkannya (siwak)?' 


Rasulullah, di saat beliau sudah tak dapat lagi berkata-kata dan kami pun tak dapat mendengar 
sesuatu pun darinya, memberi isyarat dengan menganggukkan kepala beliau, pertanda beliau 
menginginkan untuk bersiwak. Dan perkara yang terakhir beliau katakana adalah, “Ash-shalah... 
.ash-shalah....ash-shalah...'-'Shalat.... Shalat.... Shalat.....' 


Maka,apakah yang kalian lakukan terhadap wasiat Nabi kalian di saat-saat akhir dari 
kehidupannya di dunia ini? Shalat adalah hubungan kalian dengan Tuhan, agar terjalin hubungan 
yang hakiki dengan-Nya. 


Wahai orang yang mendahulukan perkerjaan dunianya dan hawa nafsunya sebelum shalat,yang 
mendahulukan keterlenaannya disbanding shalatnya,ingatlah, wasiat yang terakhir dituturkan oleh 
kekasih kalian di akhir usianya adalah,'Ash-shalah.... Ash-shalah... ash-shalah....', di samping 
'Berwasiatlah dengan kebaikan terhadap para wanita', dan juga,'Aku berwasiat kepadamu dengan 
kebaikan terhadap keluargaku." 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5497 ) 


Sesaat kemudian,lidah Rasulullah SAW tampak kaku. Tapi, ruh beliau belum tercabut. Beliau 
masih berkata-kata.” Dan majelis ini, kata Habib Ali, adalah salah satu kenyataan yang 
menggambarkan keadaan ruh Rasulullah SAW. 


Kalaulah tidak karena kehidupan Rasulullah SAW yang wujud dalam diri kita,niscaya kita tidak 
tersentak saat disebut perihal kisah wafatnya Rasulullah SAW. Bergetarnya hati kalian saat 
disebutkan perihal kejadian-kejadian pada saat wafatnya Rasulullah SAW adalah sebagiam dari 
petunjuk yang nyata bahwa kematian beliau adalah sebuah kehidupan.Adakah kematian yang 
dapat menggerakkan banyak hati? 


Sejahteralah Jasad Beliau 


Kemudian, Aisyah melanjutkan, “Rasulullah SAW memberikam isyarat lewat anggukan kepalanya, 
sebagai pertanda keinginannya. Maka aku berikan kepada beliau kayu siwak yang belum 
dilembutkan itu. Tapi kemudian aku mengambilnya dari tangan beliau ketika kulihat itu tak dapat 
beliau gunakan karena keras,belum dilembutkan. Lalu aku melembutkannya dengan mulutku. 


Aku bangga,karena,di kalangan para sahabat, benda terakhir yang masuk ke mulut beliau adalah 
air liurku. Lalu aku meletakkannya dalam mulut beliau. Beliau pun memegangnya dengan tangan 
beliau sendiri,” 


Sakaratul maut yang dialami Rasulullah semakin mendalam. Cahaya memancar dari wajah beliau, 
dan cahaya itu meliputi keluarganya. Waktu terus berjalan. 


Ruh mulia Rasulullah SAW telah sampai pada kerongkongannya. Beliau membuka kedua kelopak 
bola matanya. Kemudian beliau menunjukkan isyarat dengan jari telunjuknya sebagai kesaksian 
atas keesaan Sang Pencipta, yaitu isyarat ketauhidannya. 


Tak lama kemudian, beliau pun mengembuskan napas terakhir. 


Sejahterakanlah jasad beliau yang agung setelah melalui hari-hari yang melelahkan, lantaran 
segala hal ia baktikan demi keselamtan kita. 


Sejahterakanlah jasad beliau setelah perutnya kerap kali diikat dan diganjal batu karena 
kelaparan, demi pengorbanannya kepada kita. 


Sejahterakanlah jasad beliau, yang pernah dilempari batu hingga melukai beliau,demi dakwahnya 
kepada kita. 


Sejahterakanlah jasad beliau,yang gerahamnya pernah dipatahkan, lantaran kesungguhan beliau 
dalam membela agama yang akan menyelamatkan kita. 


Sejahterakanlah jasad beliau, yang dahinya pernah dilukai sampai mengalir darah dari dahinya 
yang mulia itu, lalu beliau menahannya dengan tangan beliau agar darah suci beliau tak sampai 
jatuh ke tanah, sebagai rahmat bagi mereka, kaum yang memerangi beliau, dan bagi kita, dari 
kemurkaan Allah SWT. 


Sejahterakanlah jasad beliau, yang mata panah pernah menembus daging pipinya,demi kita. 


Sejahterakanlah jasad beliau,yang kakinya sampai bengkak disebabkan pengabdian beliau 
kepada Allah SWT dan demi dakwah kepada kita. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5498 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sejahterakanlah jasad yang telah memikul kesukaran,keletihan, kesakitan,dan,kelaparan karena 
kita. 


Terhubung tak Berujung. 


Ketika para penghuni rumah itu menyaksikan kepergian Rasulullah SAW, yaitu setelah ruh beliau 
meninggalkan jasad beliau, tangis pun meledak menyelubungi seisi rumah. 


“wahai Nabi Allah....! Wahai Rasulullah...! Wahai kekasih Allah....! 


Sesaat kesedihan menyelubungi rumah itu, seketika, suasana penuh haru menyemburat di wajah 
para sahabat yang ada di dalam masjid. 


Tak lama kemudian,berita wafatnya Rasulullah pun kemudian menyebar begitu cepat ke segenap 
penjuru kota Madinah. 


Musibah Terberat 


Kembali lagi sejenak pada apa yang dialami Sayyidina Ali bin Abu Thalib KW pada detik-detik 
yang sangat bersejarah itu. Saat itu, ia tengah duduk di sisi tubuh mulia Rasulullh SAW. 


Ketika ia melihat guncangan ruh beliau, ia melihat Sayyidatuna Aisyah RA menangis. Maka 
kemudian ia mengangkat tubuh Rasulullah SAW dan meletakkannya di kamar beliau. Setelah 
meletakkan tubuh nan suci itu, di saat ruh Rasulullah SAW hampir terlepas dari jasadnya, 
Sayyidina Ali pun terjatuh dan kemudian tak kuasa untuk berdiri. 


Maka kemudian,tatkala suara tangisan memenuhi ruangan rumah itu,terdengarlah suara yang 
tidak terlihat siapa yang menyatakannya. Mereka mendenga suara yang mengatakan,”Inna lillahi 
wa inna ilahi rajiun. Ya Ahlal Bait, a'zhamallahu ajrakum. Ishbiru wahtasibu 
mushibatakum. Fa inna Rasulallah farathukum fil jannah.”- 


Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadaNya. Wahai penghuni rumah,semoga 
Allah membesarkan ganjaran pahala kalian. Bersabarlah dan bermuhasabahlah dengan musibah 
yang kalian alami ini. Maka sesungguhnya Rasulullah mendahuluimu sekalian di surga.” 


Ketika suara itu terdengar, merekapun terdiam dan menjadi tenang. Setelah suara itu berhenti, 
mereka pun menangis lagi. 


Demi Allah, Dzat Yang Disembah,kalian tidak pernah diberi musibah seperti musibah yang mereka 
rasakan. Tiada satu rumah pun yang pernah merasakan kehilangan seperti yang mereka rasakan. 


Kabar itu tersiar cepat di kota Madinah. Para sahabat merasa kebingungan. Ketika dikatakan 
kepada mereka “Wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu, Rasulullah SAW adalah manusia, dan 
sebagai manusia beliau pun pasti mengalami kematian?”, mereka mengatakan,”Ya, tapi 
kehidupan beliau kekal dalam diri kami dan telah menjadi cambuk dahsyat pada jiwa kami.” 


Hati para sahabat terus bergetar. 


Kala itu, Sayyidina Umar bin Khathab menghunuskan pedangnya sambil mengibas-ngibaskannya 
di jalan. Karena rasa sedih yang begitu mendalam, ia berteriak,”Sekelompok dari golongan 
munafik berkata bahwa Rasulullah telah mati. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5499 ) 


Rasulullah SAW tidak wafat. Akan tetapi beliau menjumpai Tuhannya sebagaimana perginya 
Musa AS. Dan beliau kembali kepada kita. Siapa yang menyatakan Rasulullah telah mati akan 
kutebas dengan pedangku ini.” 


Setelah sampai kabar kepada Abdullah bin Zaid RA, ia menangis,kemudian menengadahkan 
tangannya dan berdoa, “Ya Allah, ambillah penglihatanku ini,sehingga aku tak dapat melihat 
seorang pun lagi selepas kepergian Rasulullah SAW.” Maka,ia pun kehilangan penglihatan pada 
saat itu juga. 


Sahabat yang lain, ketika mendengar berita tentang Abdullah bin Zaid RA,berteriak, “Ya Allah, 
ambillah ruhku, dan tiada lagi kehidupan setelah wafatnya Rasulullh SAW.” Tiba-tiba ia 
terjatuh.Allah mengambil nyawanya seketika itu juga. 


Sementara itu Sayyidina Ustman RA membisu. la tidak dapat berkata apa-apa. 
Hidup dan Mati dalam Kebaikan 


Ketika pikiran mereka terganggu,mereka kebingungan, maka telah sampai berita kepada 
Sayyidina Abubakar Ash Shidig RA, dan ia pun berada dalam keadaan yang menyedihkan itu. 
Dari arah rumahnya, ia menuju ke Masjid Nabawi dan memasukinya. 


la mendapati Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain tengah dalam kebingungan. 


Kemudian ia melintasi masjid itu dan sampai di rumah Rasulullah. Ia meminta izin dari penghuni 
rumah untuk dapat masuk ke rumah dna ia diizinkzn untuk masuk. 


Periwayat kisah ini mengatakan,Sayyidina Abubakar RA masuk dalam keadaan dadanya 
berdebaran dan tampak ia penuh keluh kesah, seakan-akan nyawanya pun akan dicabut pada 
saat itu. 


la menangis. Kemudian terdengar darinya suara bagaikan bergolaknya air yang tengah mendidih. 
la memalingkan wajahnya, sementara air matanya terus bercucuran. Saat itu,jasad mulia 
Rasulullah SAW diselimuti kain. Lalu ia membuka kain selimut yang menutupi jasad mulia 
Rasulullah SAW,demi menatap wajah paling mulia itu. 


la memandang wajah Rasulullah SAW dna mendekatkan wajahnya. Dikecupnya kening dan pipi 
Rasulullah SAW. Lalu, sambil menangis ia mengatakan,”Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, 
betapa mulianya kehidupan dan wafatmu. Allah SWT tidak akan menimpakan dua kali wafat 
untukmu. Jikalau tangisan itu bermanfaat bagimu, niscaya kami akan biarkan air mata ini terus 
berlinang. Tetapi, tiada tempat mengadu selain Allah SWT. 


Susungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kita akan kembali. 
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau, ya Muhammad, 
adalah utusan Allah. (Aku bersaksi bahwa) engkau telah menunaikan risalah dan menyampaikan 
amanah. Dan engkau meninggalkan kami di atas yang bersih.” 


Sayyidina Abubakar tenggelam dalam kesedihan. Napasnya pun tersengal-sengal. Ia pandangi 
kembali wajah Rasulullah SAW seraya berkata,” Ingatlah kami di sisi Tuhanmu, wahai 
Muhammad.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5500 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wahai para sahabat yang mendapat didikan langsung dari RAsulullah SAW. (Dan untuk Sayyidina 
Abubakar) wahai sahabat Rasulullah ketika di Gua Tsur. Jadi engkau memahami bahwa 
perpindahan Rasulullah SAW itu adalah suatu kehidupan baru Rasulullah SAW. Sehingga, kalian 
mengatakan, “Ingatlah kami di sisi Tuhanmu, wahai Muhammad.” 


Makna “siapa Menyembah Muhammad...” 


Sayyidina Abubakar mengusap air mata dari kedua matanya yang mulia itu dengan tangannya. 
Lalu ia kembali menyelimuti kain penutup wajah mulia Rasulullah SAW. Ia pun kemudian beranjak 
kepada keluarga Rasulullah SAW dan berusaha untuk menenangkan mereka. 


Pada saat ia menangis dan mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau hidup dan wafat 
dalam kebaikan, saat itu para wanita seisi rumah itu pun menangis. Abubakar RA kemudian keluar 
dan ia melihat kembali betapa seisi masjid berada dalam kepiluan. 


Kemudian ia menaiki mimbar kekasihnya, tuannya, dan pemimpinnya, Rasulullah SAW. Langkah 
kakinya telah membawanya ke mimbar itu. Maka, setelah memuji Allah SWT, bersalawat atas 
Nabi, ia pun mengutip firman Allah SWT,”Setiap jiwa akan mendapatkan kematian.” Ia juga 
membacakan ayat,”Dan tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai rasul dan telah berlalu para rasul 
sebelumnya.” Dan ayat,” Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati.” 


la berkata lagi,”Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang 
menyembah Allah,Allah itu hidup dan tidak mati.” 


Kalimat ini mengandung pemahaman yang dalam. Pemahamannya bukanlah seperti pemahaman 
mereka yang jahil pada saat ini, yang memahami kata-kata “Siapa yang menyembah Muhammad, 
Muhammad telah wafat” sebagai putusnya hubungan dengan Nabi SAW. 


Demi Allah, Tuhan Yang Disembah, makna kalimat itu adalah siapa yang mengaitkan dirinya 
dengan kehidupan Rasulullah SAW di dunia saja, kehidupan Rasulullah SAW telah berakhir. 
Rasulullah telah wafat. Namun siapa yang menjadikan hubungannya dengan Rasulullah SAW 
sebagai hubungannya dengan Allah SWT, Allah itu Mahahidup dan tidak mati. 


Jadi, dengan pengertian bahwa hubungan kalian dengan Rasulullah SAW tidak akan pernah 
berakhir. Karena, hubungan dengan Rasulullah SAW memiliki kaitan erat dengan hubungan 
kepada Allah SWT, Yang Mahahidup. Kaitan ini adalah kaitan yang hidup dan tidak pernah mati. 


Kemudian Sayyidina Abubakar berpaling kepada Sayyidina Umar, menghiburnya dari 
kebimbangan yang ia rasakan. 


Aroma Kesturi 


Di rumah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali pun telah bangun setelah terjatuh lantaran kesedihan. Ia 
bersama Sayyidina Abbas mengurus jenazah Rasulullah SAW. Kemudian, turut pula bersama itu 
kedua putra Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah dan fadhl. 


Dibantu oleh mereka, Sayyidina Ali KW memandikan jasad mulia Rasulullah SAW dengan pakaian 
yang masih beliau kenakan tanpa membuka aurat beliau sedikit pun. Sayyidina Ali mengatakan, 
“Kami memandikan beliau dan beliau masih mengenakan pakaiannya. Saat kami hendak 
memiringkan beliau ke kanan, beliau menghadap kekanan dengan sendirinya. Ketika kami hendak 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5501) 


memiringkan beliau ke kiri, beliau menghadap ke kiri dengan sendirinya. Kami tidak mendapati 
seorang pun yang membantu kami untuk memandikan beliau, kecuali jasad beliau sendiri yang 
berubah kedudukannya.” 


Katanya lagi, “Ketika kami memandikan beliau,angin yang sejuk dan nyaman bertiupan kearah 
kami seakan-akan kami merasakan para malaikat masuk dan bersama dengan kami pada saat itu, 
ikut memandikan jasad mulia Rasulullah SAW. Tidaklah ada air yang jatuh dari jasad mulia 
baginda Rasulullah, melainkan ia lebih wangi dari aroma kesturi. Kemudian, kami kafankan jasad 
beliau.” 


Salah Satu Taman Surga 


Di tempat lain, para sahabat saling bertanya,”Di manakah akan kita makamkan jasad Rasulullah 
SAW?” 


Sebagian dari mereka ada yang mengatakan agar jasad Rasulullah SAW dimakamkan di Bagf. 
Imam Muslim dalam kitab Ash-Shahih nya menyatakan, sebagian sahabat mengatakan agar 
beliau dimakamkan di sisi mimbarnya, yaitu di dalam Masjid Nabawi. 


Hal ini menjelaskan bahwa, ketika Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan 
para nabi mereka sebagai tempat sujud mereka, laknat tersebut bukanlah karena sujud di suatu 
masjid yang ada kuburnya di dalamnya. Sebab, bila cara pandang seperti itu benar, niscaya para 
sahabatlah yang terlebih dahulu memahami akan hal tersebut, sebagai buah dari kehidupan 
mereka bersama Rasulullah SAW. 


Sampai kemudian Sayyidina Abubakar RA mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, 
“Sesungguhnya para nabi dikuburkan di tempat mereka mengembuskan napasnya yang terakhir, 
sebagaimana yang aku dengar dari sabda Rasulullah SAW.” 


Maka digalilah lubang di dalam kamar Rasulullah SAW sebagai tempat untuk menyemayamkan 
jasad suci beliau. Kemudian turunlah Sayyidina Ali KW ke dalam lubang kubur Rasulullah SAW, 
yang, demi Allah, tak lain merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Selain Sayyidina 
Ali, ikut turun pula pembantu Rasulullah SAW yang bernama Syagran. 


Syagran berkata, “Aku melihat ke atas, tempat yang pernah diduduki Rasulullah SAW. Hatiku pilu. 
Kini kami harus meletakkan jasad Rasulullah SAW dalam kuburnya. Aku melihat ke atas tempat 
duduk Rasulullah SAW. Aku mengambilnya. Aku pun berkata, 


“Ya Rasulullah, tiada satu pun yang boleh duduk di atas tempat duduk ini selepasmu, wahai 
Rasulullah!.” 


Sayyidina Ali pun memakamkan Rasulullah SAW dalam kubur beliau, bersama para sahabat yang 
terlibat saat pemakaman itu. 


Sang Putri Menyusul 


Ketika mereka telah bubar usai pemakaman, datanglah Sayyidatina Fathimah Az-Zahra. Dialah 
yang tidak ada kesedihan yang lebih mendalam melanda seseorang setelah kepergian Rasulullah 
SAW selain yang dialami oleh putri Rasulullah SAW ini. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5502 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam keadaan menangis, Sayyidatina Fathimah melihat Anas bin Malik RA, pembantu 
ayahandanya, yang besar dibawah asuhan Rasulullah SAW dan mendapat didikan Rasulullah 
SAW, di rumah beliau itu. Kemudian ia berkata kepada Anas, “Ya Anas, engkau sanggup 
meletakkan tanah di atas tubuh Rasulullah?” 


Anas pun menangis, sambil mengatakan, “Celakalah kami, celakalah kami, celakalah kami, wahai 
Fathimah. 


Sesungguhnya kami tidak menyadari dengan apa yang kami lakukan. Kalaulah kami telah 
mendengarkan terlebih dulu apa yang engkau katakan sekarang ini, niscaya kami tidak akan 
sanggup mengebumikannya.” 


Sayyidatina Fathimah pun berlalu, seakan ia tak mengenali siapa pun yang ada disitu. Hatinya 
amat sedih karena musibah yang menimpanya. la kemudian berdiri di sisi kubur ayahandanya dan 
mengambil segumpal tanah, lalu menciumnya. 


Dalam tangisannya, ia berkata, “Apa yang dapat dirasakan si pencium tanah kubur Nabi 
Muhammad ini.... Tidak dapat dirasakan pada selainnya sepanjang masa. Aku ditimpa musibah 
dengan musibah yang jika musibah selainnya menimpaku setiap hari pun niscaya tidak mengapa.” 


Tidak sampai lima bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidatina Fathimah pun wafat. 
Fathimah adalah seorang yang di gelari Ummu Abiha, Ibu dari Ayahnya (Karena sejak 
meninggalnya Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah SAW, Sayyidatina Fathimah-lah yang banyak 
mengurus keseharian hidup Rasulullah SAW). 


“ Wahai Rasulullah....” 


Sekarang, bagaimanakah keadaan kalian semua, wahai para sahabat, selepas wafatnya 
Rasulullah SAW? Adakah kalian memahaminya sebagai akhir dari kehidupan Rasulullah SAW? 


Demi Allah, tidak demikian. Dugaan seperti itu benar-benar meleset. 


Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asgalani dalam Fathul Bari jilid kedua pada kitab 
Memohon Pertolongan, sebagaimana juga ini diriwayatkan oleh Al-Baihagi, Al-Hakim, dan Ibnu 
Khuzaimah dengan sanad yang shahih, Bilal ibn Harits Al-Muzuni, salah seorang sahabat Nabi, 
datang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Saat itu musim paceklik tengah melanda,yaitu pada 
masa pemerintahan Sayyidina Umar RA. la pun berdiri di sisi makam mulia Rasulullah SAW dan 
berkata, “Ya Rasulullah...” 


Perhatikanlah baik-baik, sahabat Nabi ini mengatakan “Ya Rasulullah...” (Yaitu memanggil 
Rasulullah SAW secara langsung, atau sebagai orang kedua). 


“Ya Rasulullah. Banyak yang telah binasa, mohonkanlah air kepada Allah untuk umatmu.” 


Karena mereka memahami bahwa Rasulullah SAW hidup di dalam kuburnya. Beliau 
mendengarkan shalawat yang diucapkan atas beliau, dan menjawab salam yang diucapkan 
kepada beliau. Beliaulah yang telah bersabda,”Sesungguhnya para nabi itu hidup dalam kubur 
mereka.” 


Selesai. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5503 ) 


Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. 
| Sayeed Achmad | 
HE g Oral y Aelonall deg Bily3 y era) delman) AAL Uadars JT day AAL Vulgar Ae BL) peka 3 Jo lil 
CA LAI Jill Odi sala! uya kas ya 3 Cold 
0316. Gelar dan Lagob para sahabat nabi 
Oleh Mumu Bsa 


Go ine Len aa edi Io pala JAS BNI Ol alay tele AI lo el Jpeo Jd ole 3 WS 

cela! dalang 0 pebl Llbh oi gl Ueiy IL UI 

ag las YI CAS Ky Ragi HT. 2jlas pl 

Jarak Calo! ape 2p Syi3 JLAN LI AS. d lan al Has 

Mat AD Yoga Le ag at 

Hg pai Tagihan 

Gal! S9 lang oli —— mana O3Uadi S3 

oo Ag Bang USIA Jeyy EA Lada lea Ind AJI JAS enda kr Bah op IE le TIA Hk LS 
U Lemb. VI Inikah elang dal AI han Al Sya 2 Wol ear) Unisai (Legal) Lela oa3 adl, JI 
ad 3 osn AI Up OLI Iyan. 

aan Nan SI Iyag IS 

Ipa Tae Van KASI 9 AAS 3 Baiy pal yan aj AA Uti OT pal JJ p jasa Lita A0 bl oo) US Ab 
By H Uealath (ALS Gia pelat Ol da Pl Wnoly Go Bj AS laga pre lal yoo FU 3 OLI Als 
jg 

Oia op nj ————— AI Iya Sl 

Pom AS Bas pg ye elang dls AI Chan dl Jyany Kel Sega dinar JB Al AS ya Alor SAK yr AAS ye 
SI SI ai JSI eng dala AI la il JW mal PSB (AA Pal DAU hui 

CA ot le Bakat gal £—— — AYI Ona 

Sr Gin) 3 ld, BA dala Jas Takonly png Joy Ol din Iyakloy “eka tele AI elo adl de Ul Ja pub 
debat SV) Upah O year JI BUNYI Op BUY Iging Ol O gd ale Al Ol gay Aelonaot Di yih (Una Ga Lal — KS 
II BUY Gde Iyan Goal ya Ale Ah ad Aam ya Sy "oat on Legal" el 3 dal AI Ceao— al any reda 
Ca GL Lael OS Ol bai AI any dia Lp —ekag dala AI laa Gaal — demi Gn SI Lesehja JELAS lo Ja SIS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5504 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Gaal UB) 3 Jl Telan! ai JI Hkg Ale Al euo al II) 


or at OS Pp 1 dalih ay yag —at0 AI ly Cola ur ya JB A3 yag die Adle DSA Bang UV OS LS 
Sya Onaly CA nah celana 1 3 4 da2 yo Gale Ob riba Lb LA). 


Sya GA A8 SPA FU 
Spb Jan SI JW pad Y Lan Mae S2 or PAI Ae die Boa SIS Bojone Was —a0 II any OS 
AE Gl or lain ——— ASN Jamd 


UI AB Kaya ah yag Cry Yr ol OT) ale yah uya Alton ONtual Lala Oli gely Jewdll ale Ol up Ae) 
Kata Lalat Ijls , 3SGSAN akad Alat Ga #Kello OI melay Aale AI bo AI Jyany JUS. Alih SIS Ag pad. Ola 
JATI at Ce Kan gag TP EU dig arek Uta 

ASI ag Moe -——————-—— ln AI telaga 


Hy) ya Alas Pb Ud or ino PI up dj TNI KS Ja Ab 6 Ulee Ud BLS 3 Jl ipa IP ca 
H( Okagka Ui Wsljl oey 1 J UB Ml Jl Leyuaa deng) Lake Lelah (pl ot LAU) JII Ode rin AI bh 
26 aloe (Ta DA HB) yan MV Mg GE Eid AN JET Y V1 DUU pis Ladesl ko ya OT Ul AL ola : 

Al Joe ai) PJU (Ml Bah Op) 1 Orekdk G0 POC EU YY Aki Lily) 0 ga IL oo cab ol) 
(ALA Tono VI Sae Da Ud 6 Alat An Tip pg aa Gali AB) 1 Me Sya 4 Oval! Joe daily ale 

Fm sinor B II dal P0 mma Aaj JI Jet y 1 Boy Ul delonuadi post Lasdis elang dala Ab le— cadl JUy 
Hala Ta ga AI Sara ya Ui BI Ai Gaon COM ali Holy dala AI ohe— Ospye tomeb Rely) al BI Jai) 
AI Sasa ga! WUS oya Me gam 


J5 gp Talal See Hy AH 
alay Aa AI lp Iyan Il yel Ai oa Aaj oa Alt OI 
FS Inah ———————— oli dan loo 


Ups AI 2) Cabai (Hola! 3 Lesi Cinsalla Lal akal Ol) pas dl any Tami Il Olat2 Una ll aa Jaayl Las 
Lgi2 3 LesiLog Ailal ISU Adel dago jl 


0 0 0 0, o- 0. 8 0g -— to. X0 - 3 0. L 0202 Lo Ro. - h01 03 -—9. 


PPA ag yA ha ya yg Lag Gg Ganga in Ala Gp Me Wi UI Aan Gp AP) GS) oi Ole Wika 


0 2 301. - 0 202 oo 4 20 


AI Io Ika Lgi SI Si A5 5 KA Gal GA ak gt Kaka Ga al OA Jt gl oa at PI 


8 0. Bo - sea -. 


PA Ap Ora Jo Ja leh Al et ia ge AA ya gali ab Ah da 


KA PAN MENATA AI LE Ie Up Dj Bp TAS DG le yaah HI gadi Min IE gt 


“ nu. 318 30- 9 e 29 


HP aja Lan Via JG Lagou ya ly Legal 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5505 ) 


Aoa Di Memang Oya OS pa 
CILANU Opa Jl OKI Hain AI amy JD pekan dala Al laa Sya dl Je 
cal cr Olov————————-- dm jl na 


Lebay Ale II Io (adl jeliy 4 lal 3 lu jeli DS 3 WN SL MA de Cal op Olla ad Slae pl JU 
Ani y 6 Hadang Aale S1 Clao— AI Jgany 0 Kekek plat gal Ad Ilir OS YG AYI BS uyadl pekAy «Syed pul 
OS AI YAA 

ME Iya JI makai 

Ni Ata nee aa Ba 

Ah IS IN GL ai MARET AS DU ad OS uya 

adl kale Iyan PI ag AB) ———— AA S3 

Jl lis gp Olais Lgoryjy —ekag ale Al de Al gang Cair AB) So peta 6 Ad Jl 2 md oyakmaki AI OS Lasus 
irakud! ga pak! JI 1g pela Untag 6 Adil 

Nadi dale Iyan PI Sg Ado —————— saj 


Bra aja oa Lang Real y Rab Ol yag Ket ya dau Adel Jl el Gaga ) 1 eng dal AI ohe— Jom Jl JE 


053) 
Bni Ugliny Cb pang Uga Say Leon —kang dala AI be Sya jl OS 
BAL dis oa Al age —————— Url 33 


DA BEA Inda SLS lomedl 07P dala mad SL BOS GP Ale Ugianang SUS ya dagh Anie DAY! HF Jl OLS 
AI doel Saay PU Jati doely LP Ori sole GA Ata La OLS Lali pely Als AI Ap AI yang Il in 
Gl 33 Jaid lag ale 


der gtr he PSI 
AA 53a Lah Kamaa OP oat gonad DB 4 Lelga Tanpa Jeon Ul or Re 0 Kay 1 — akang Aale AI Iho— Bl Iyan JB 
wa as) 


(hadi af PeLAAI SLJU Lon) 2 JB Aan (da ini Hay Male AI Oaho— Al Sya dl sr Labs 


ALA porle Ulas ly ISI OS —as Urin jk al Ol Gaon CA Tea Kera S3 CSI ie PI ep yr OLS « 
(AL AS) GP aya Ipa Gile lia Gile OIL AI Olouaa y 1 Jp Lane Asi Ul 


0354. EMPAT PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA 
BULAN RAMADHAN 
e NUZULUL @UR'AN (TURUNNYA AL-OUR'AN). Awalnya Allah menurunkan Al-Gur'an 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5506 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, dan kemudian diturunkan secara berangsur-angsur 
kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril AS. Tepatnya ketika beliau 
berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW lebih sering ber-Uzlah dibanding sebelumnya 
untuk bertahannuts/beribadah. Pada bulan Romadhon ia membawa bekal lebih banyak 
untuk bertahannuts. Dan malam 17 Romadhon tahun ke-41 dari “Aamul fiel (16 agustus 
610 M) di gua Hiro ia didatangi oleh malaikat Jibril AS yang membawa selembar surat, 
kemudian memerintahkan Nabi SAW untuk membacanya. Jibril berkata “Igro (bacalah) 
dengan terperanjat beliau menjawab “aku tidak dapat membaca”, kemudian Jibril 
memeluk Nabi SAW sampai beliau terasa sesak nafas, lalu dilepas kembali dan 
mengulangi perintahnya. Tetapi Nabi SAW tetap menjawab “aku tidak bisa membaca”. 
Demikian sampai 3 kali, barulah Jibril AS menuntunnya : “Bacalah dengan nama 
Tuhanmu yang maha pencipta. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Tuhanmu sangat Mulia. Yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan 
manusia yang tidak diketahuinya.” (Al-Alag : 1-5). 


PERANG BADAR AUBRO (BADAR KEDUA). Penyebab peperangan ini ialah ketika 
umat Islam meninggalkan harta bendanya di Makkah ke Madinah karena kekejaman 
kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Makkah menjarah dikit demi sedikit harta 
Muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negri Syam. Maka pada hari Jum'at 17 
Romadhon tahun 2 Hijriyah (8 Januari 623 M). Rosul SAW mendapat laporan bahwa 
kafilah dagang @uroisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang 
berniaga dari negri Syam menuju kota Makkah. Maka 313 tentara Islam mencegat 
kafilah itu sebelum sampai Makkah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal 
ini Abu Sufyan minta bantuan dari Makkah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali 
adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Tholib, Hamzah bin Abdul Mutholib dan 
Ubaidah bin Harits dari pihak Islam, melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Robi'ah dan 
Utbah bin Robi'ah dari pihak @uroisy. Akhirnya 3 jagoan @uroisy itu terbunuh. 
Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak 
musuh termasuk Abu Jahl bin Hisyam dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rosul 
SAW Ugoil bin Abi Tholib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk 
Ubaidah bin Harits. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok, bagi yang 
kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Dan yang tidak mampu harus 
mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak Muslim masing-masing 10 anak. 
Peristiwa perang ini diterangkan dalam surat Ali Imron : 123. 


Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah), terjadi pada tanggal 20 Romadhon tahun 
8 Hijriyah. Disebabkan karena Bani Bakr (sekutu @uroisy) sedang cekcok dengan Bani 
Khuza'ah (sekutu Islam). Kaum kafir Guroisy membantu Bani Bakr untuk menyerang 
Bani Khuza'ah, 20 orang Khuza'ah mati terbunuh. Artinya kafir @uroisy melanggar 
perjanjian Hudaibiyah. Rosul SAW dan 10.000 pasukan berangkat menuju kota Makkah 
melalui 4 penjuru ke arah kota Makkah. Pasukan Zubair bin Awam lewat jalan utara, 
pasukan Kholid bin Walid lewat jalan selatan, pasukan Sa'ad bin Ubadah lewat jalan 
barat dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rosul SAW lewat kaki gunung 
Hind di barat laut. Maka kaum Muslimin dapat menguasai kota Makkah tanpa ada 
halangan apapun dari kaum kafir @uroisy, karena mereka telah bersembunyi di rumah- 
rumah mereka dan ada juga yang berlarian ke bukit-bukit sekitar, karena takut kaum 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5507 ) 


Muslimin membalas dendam atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Kemudian 
Rosul SAW menuju Ka'bah dan menghancurkan 360 berhala menggunakan 
tongkatnya. Sambil membaca firman Allah, yang artinya : “Telah datang kebenaran, 
telah hancur kebathilan. Sungguh kebathilan telah hancur”. (OS. Al-Isro : 81). Kemudian 
ketika Abu Sufyan bertanya kepada Nabi SAW, apa yang akan diperbuat terhadap 
kaum kafir @uroisy?. Beliau hanya menjawab : “Hari ini adalah hari kasih sayang”. 
Dan setelah melaksanakan sholat Rosul SAW berkhutbah di depan pintu Ka'bah : “Hai 
kaum @uroisy, apa yang hendak aku perbuat?” Mereka menjawab “Yang baik-baik, 
wahai saudara pemurah, dan anak dari yang pemurah”. Maka Rosul SAW bersabda : 
“Aku akan berkata seperti ucapan Yusuf kepada saudaranya, “Hari ini tak ada cercaan 
bagi kalian. Kalian bebas”. Itulah amnesty (pengampunan) terbesar sepanjang sejarah 
manusia yang diberikan Rosulullah SAW terhadap kaum kafir @uroisy yang 
sebelumnya telah meneror dan membantai umat Islam. 


e Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Romadhon atau 17 
Agustus 1945, dengan Rahmat Allah SWT yang terekam dalam pembukaan UUD 45, 
negara Republik Indonesia merdeka dari genggaman penjajah kafir Belanda, 
perjuangan ini tidak lain dan tidak bukan oleh para Mujahid-mujahid Islam. | Syahra 
Alatas | 


0725. Gelar FATHIMAH AZ-ZAHRA 
PERTANYAAN : 
Ahmad EI Fakiri 


Adakah yang tahu siapakh mula2 yang memberi lagab az-zahra kepada fatimah binti rasulillah 
shallahu alaihi wasallam. . 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Gelar dan Keistimewaan FATHIMAH AZ-ZAHRA 
Tas SUS, 2 JU 30 Wis Dk Rela dag Ugal ya Oo eb ady Ug bas AS | Rab Of Animal pedal sega 
Dylan Bye Aaasl pl p LAT Uniaak dah dala MJ S3 lia 3 adal A3 3 Serba Umi Lepas 3 Jay slah 
de Ola gaby ag AT Clay Ale Ia AI Uu eibanah! Of ega INA 39 33Y) Yy Soab 3 03 W Gp V9 PAN 
Leidad Ao UpiaSU Y Of Kenny Upanii alaah D pittonl UU opby Aan Aina G9 4 lag Tar Lah pl Uas mayg Lauk 
BUSYU Ang VI el ya Jadail ala) Laleely Rab Of ALA ala S3) SMS Leludu (de. 
Dalam Kitab fataawa adz-Dzahiriyyah dikalangan Hanafiyyah disebutkan “Sesungguhnya 
Fathimah tidak pernah mengalami haid sama sekali, saat beliau melahirkanpun langsung suci dari 
nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan shalat baginya, karenanya beliau diberi nama 
AZ ZAHRA” 
Al-Muhib at-Thabry dalam Dzakhaair al-Ugbaa saat menuturkan managib (biografi) kerabat- 
kerabat Nabi menjelaskan “Terdapat dua keterangan hadits “Beliau bidadari manusia, wanita suci 
dan disucikan tiada mengalami haid, tidak terdapati bercak darah dalam tamu bulanan dan masa 
melahirkannya” 


Dalam ad-Dalaa-il nya al-Baehagy dijelaskan “Sesungguhnya Nabi Muhammad yang terpilih 
shallallaahu alaihi wasallam meletakkan tangan didada Fathimah dan dihilangkan rasa kelaparan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5508 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


setelahnya Fathimah tida pernah berasa lapar" 

Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan “Kala kematian hendak menghampiri Fathimah, beliau 
beliau mandi dengan sendirinya dan berwasiat agar seorangpun tidak membuka (tubuhnya), 
kemudian sayyidina Ali ra. menguburkannya dengan mandinya tersebut" 

Al-“Iraagy menjelaskan “Sesungguhnya Fathimah dan saudara laki-lakinya lebih mulia ketimbang 4 
kholifah ar-Raasyidiin dengan kesepakatan ulama” 

| Faidh al-Gadiir IV/555 |. 


UR yet (le 3S UIN oya Leaked Ol) Kab 4 Kum La: 

PMI 8 Leon Ol Ja slama eng Ap Ula Leoryj AL Ola yy La Las. 
sd Fat ella Buka UU Uogale Unjaa 5 Lang 

ab elu Ol de UAS Ul AA ola ISA Ae pb oya AE YUL pala Lal el AJ Upisamats Uygake Unjaah 5 Upin 
Oya TN HA 3 Aid li RASA ga OI Ol An Y Ji ja Sta UE Ay WLAN oa 4 M3 ad 
PU HA ayat 


Fathimah memiliki keistimewaan melebihi saudara-saudaranya : 


» Terdapat keterangan bahwa Allah menikahkannya dengan Sayyidina Ali ra. dilangit sebelum 
dinikahkan dibumi 

» Beliaulah yang dinobatkan menjadi penghulu (pemimpin) wanita-wanita penduduk syurga 

“ Beliau bergelar AZ ZAHRA karena tidak pernah menjalani haid layaknya wanita-wanita 
syurga, atau karena beliau warna laksana wanita surga, atau karena alasan lainnya 


Keterangan-keterangan tersebutlah yang menjadikan beliau beda dalam memiliki kurnia-kurnia 
Allah yang kemungkinan menjadi hikmah disebalik keturunannya yang akan terus ada dialam ini 
sebagai ketentraman dari segala bentuk fitnah dan cobaan dijagat raya ini. | Al-Fataawaa al- 


Hadiitsiyyah li Ibni al-Hajar 1/119 |. 


Mengenai yang pertama kali menggelari beliau dengan AZ-ZAHRA belum kami temukan selain 
keterangan dalam kitab di kalangan syi'ah yang menyatakan bahwa gelar tersebut bersifat 
TAWAIIFY (langsung diajarkan Allah). Wallaahu A'lamu Bis Showaab. 


Wanita Teladan FATHIMAH AZZAHRA 


Fathimah Ra dilahirkan pada tahun ke-5 setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, 


bertepatan dengan tiga tahun setelah peristiwa Isra' dan Mikraj beliau.Sebelumnya, Jibril As telah 
memberi kabar gembira kepada Rasulullah akan kelahiran Fathimah Ra. Ia lahir pada hari Jumat, 
20 Jumadil Akhir, di kota suci Makkah. Fathimah Ra dibesarkan di bawah asuhan ayahnya, guru 
dan dermawan yang terbesar bagi umat manusia. Tidak seperti anak-anak lainnya, Fathimah Ra 
mempunyai pembawaan yang tenang dan perangai yang agak melankolis. Badannya yang lemah, 
dan kesahatannya yang buruk menyebabkan ia terpisah dari kumpulan dan permainan anak-anak. 
Ajaran, bimbingan, dan aspirasi ayahnya yag membawanya menjadi wanita berilmu tinggi, berbudi 
tinggi, ramah-tamah, simpatik, dan tahu mana yang benar. 


1. Ilmu Fathimah Ra 

Fathimah Ra dari semenjak lahir telah mempelajari ilmu pengetahuan dari sumber wahyu. 
Rahasia-rahasia ilmu pengetahuan yang dimilikinya adalah hasil diktean sang ayah dan ditulis 
oleh suaminya tercinta, Sayyidina Ali Ra Setelah itu, ia mengumpulkannya dalam bentuk sebuah 
mushaf yang akhirnya dikenal dengan nama Mushaf Fathimah Ra 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5509 ) 


2. Mendidik Orang Lain 

Dengan menjelaskan hukum dan pengetahuan-pengetahuan Islam, Fathimah Ra telah berhasil 
memperkenalkan para wanita pada masa itu dengan kewajiban-kewajiban mereka. Fidhdhah, 
salah seorang murid dan hasil didikannya selama dua puluh tahun tidak berbicara kecuali 
memakai Al Guran dan jika ia hendak menerangkan sesuatu, ia menjelaskannya dengan 
membaca ayat-ayat Al Guran. 

Suatu hari seorang wanita menghadap Fathimah Ra seraya bertanya: “ Saya memiliki seorang ibu 
yang sudah tua dan sering mengerjakan shalat dengan keliru. la menyuruhku untuk bertanya 
kepada Anda berkenaan dengan permasalahan tersebut”. Ia pun menjawab pertanyaan tersebut. 
Wanita itu mengulangi pertanyaan yang sama sebanyak sepuluh dan ia pun menjawab setiap 
pertanyaannya tersebut. Akhirnya, wanita itu merasa malu dan berkata: “Saya tidak akan 
mengganggu Anda lagi”. Fathimah Ra menjawab: “Tidak apa-apa. Datanglah kemari dan 
tanyakanlah segala permasalahanmu. Berapa kali pun engkau bertanya, aku tidak akan marah. 
Aku pernah mendengar ayahku bersabda: “Pada hari kiamat ulama pengikut kami akan 
dibangkitkan dan mereka akan dianugerahi kedudukan yang tinggi sesuai dengan kadar ilmu yang 
mereka miliki. Pahala mereka akan disesuaikan dengan kadar usaha yang telah mereka lakukan 
dalam memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah”. 


3. Ibadah Fathimah Ra 

Fathimah Ra mengkhususkan sebagian waktu di malam hari untuk beribadah. Karena lamanya 
berdiri ketika mengerjakan shalat malam, akhirnya kakinya membengkak. Hasan Al-Bashri (wafat 
110 H.) pernah berkata: “Tidak ada seorang pun dari umat ini dari segi zuhud, ibadah dan takwa 
yang melebihi Fathimah Ra”. 


4. Sebuah Kalung yang Penuh Berkah 

Suatu hari Rasulullah SAW duduk di masjid dan dikelilingi oleh para sahabat. Tidak lama 
kemudian seorang tua bangka dengan pakaian compang-camping datang menghampiri mereka. 
Usia tua dan kelemahan badannya telah merenggut segala kekuatan yang dimilikinya. Rasulullah 
SAW menghampirinya seraya bertanya tentang keadaannya. Ia menjawab: “Wahai Rasulullah, 
aku adalah seorang papa dan lapar, berikanlah aku makanan. Aku telanjang, berikanlah kepadaku 
pakaian. Aku hidup menderita, tolonglah aku”. Rasulullah SAW menjawab: “Aku sekarang tidak 
memiliki sesuatu (yang dapat kuberikan kepadamu). Akan tetapi, orang yang menunjukkan 
kepada suatu kebaikan, sebenarnya ia juga memiliki saham dalam kebaikan tersebut”. 


Setelah berkata demikian, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk pergi ke rumah Fathimah Ra Ia 
pergi ke rumahnya dan sesampainya di sana ia menceritakan segala penderitaannya. Ia 
menjawab: “Aku pun sekarang tidak memiliki sesuatu (yang dapat kuberikan kepadamu)”. Setelah 
berkata demikian, ia melepas kalung yang dihadiahkan oleh putri Hamzah bin Abdul Muthalib 
kepadanya dan memberikannya kepada pria tua itu seraya berkata: “Juallah kalung ini, Insya-Allah 
engkau akan dapat memenuhi kebutuhanmu”. 


Setelah mengambil kalung tersebut pria tua itu pergi ke masjid. Rasulullah SAW masih duduk 
bersama para sahabat kala itu. Pria tua itu berkata: “Wahai Rasulullah, Fathimah memberikan 
kalung ini kepadaku untuk dijual demi memenuhi segala kebutuhanku”. Rasulullah terisak 
menangis. Amar Yasir berkata: “Wahai Rasulullah, apakah Anda mengizinkan kalung ini kubeli?” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5510 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Siapa yang membelinya, semoga Allah tidak mengazabnya”, jawab Rasulullah SAW singkat. 
Amar Yasir bertanya kepada pria tua itu: “Berapa kamu mau menjualnya?” “Aku akan menjualnya 
seharga roti dan daging yang dapat mengenyangkanku, pakaian yang dapat menutupi badanku 
dan 10 Dinar sebagai bekalku pulang menuju rumahku”, jawabnya pendek. 


Amar Yasir berkata: “Kubeli kalung ini dengan harga 20 Dinar emas, makanan, pakaian dan kuda 
(sebagai tungganganmu pulang)”. la membawa pria tua itu ke rumahnya, lalu diberinya makan, 
pakaian, kuda dan 20 Dinar emas yang telah disepakatinya. Setelah mengharumkan kalung 
tersebut dengan minyak wangi dan membungkusnya dengan kain, ia berkata kepada budaknya: 
“Berikanlah bungkusan ini kepada Rasulullah, dan aku juga menghadiahkanmu kepada beliau”. 


Rasulullah SAW akhirnya menghadiahkan kalung dan budak tersebut kepada Fathimah Ra, 
Fathimah Ra mengambil kalung tersebut dan berkata kepada budak itu: “Aku bebaskan engkau di 
jalan Allah”. Budak itu tersenyum. Fathimah Ra menanyakan mengapa ia tersenyum. Ia 
menjawab: “Wahai putri Rasulullah, kalung ini yang membuatku tersenyum. Ia telah 
mengenyangkan orang yang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang-orang yang tak 
berpakaian, menjadikan orang fakir kaya, memberikan tunggangan kepada orang yang tidak 
punya tunggangan, membebaskan budak dan akhirnya ia kembali pemilik aslinya”. | Sumber : 
www.fb.com/notes/121805684527704 |. 


0752. GELAR DAN KEISTIMEWAAN FATIMAH AZ-ZAHRA 
PERTANYAAN : 
Ahmad EI Fakiri 


Adakah yang tau siapakh mula2 yang memberi lagab az-zahra kepada fatimah binti rasulillah 
shallahu alaihi wasallam. . 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Gelar dan Keistimewaan FATHIMAH AZ-ZAHRA 
case SUS, 1 JIE 30 Wis Sd Rela dag Ugal ya Ob ady Ug las AS | Rab Of Animal pedal ega 
Dylan BAU Rano Sl pn LAI Uniaako dab dal MJ S3 lia 3 adal A3 3 Serba Umi Loan Ga 03 Jay slah 
Ce Ola gan ag AT Clay Ale Ia AI Co Geibanah! Of ego INA 39 33Y) Yg Seab 3 03 Wr V9 PAN 
Lesu Ao Upi Y Of Kenny Upunii lluah D pit UU opby Aan Ainan Gg 4 lag Tar Lah pp Upis yg Lauk 
BUSYU dng VI el ya Jadail el al Lalerly Rabb Of ALA ala S3) SMS Leluda (de. 
Dalam Kitab fataawa adz-Dzahiriyyah dikalangan Hanafiyyah disebutkan “Sesungguhnya 
Fathimah tidak pernah mengalami haid sama sekali, saat beliau melahirkanpun langsung suci dari 
nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan shalat baginya, karenanya beliau diberi nama 
AZ ZAHRA” 
Al-Muhib at-Thabry dalam Dzakhaair al-Ugbaa saat menuturkan managib (biografi) kerabat- 
kerabat Nabi menjelaskan “Terdapat dua keterangan hadits “Beliau bidadari manusia, wanita suci 
dan disucikan tiada mengalami haid, tidak terdapati bercak darah dalam tamu bulanan dan masa 
melahirkannya” 


Dalam ad-Dalaa-il nya al-Baehagy dijelaskan “Sesungguhnya Nabi Muhammad yang terpilih 
shallallaahu alaihi wasallam meletakkan tangan didada Fathimah dan dihilangkan rasa kelaparan, 


www.islamuna.info 


TARIKH | 551 1 | 


setelahnya Fathimah tida pernah berasa lapar" 
Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan “Kala kematian hendak menghampiri Fathimah, beliau 
beliau mandi dengan sendirinya dan berwasiat agar seorangpun tidak membuka (tubuhnya), 
kemudian sayyidina Ali ra. menguburkannya dengan mandinya tersebut” 
Al-“Iraagy menjelaskan “Sesungguhnya Fathimah dan saudara laki-lakinya lebih mulia ketimbang 4 
kholifah ar-Raasyidiin dengan kesepakatan ulama” 
| Faidh al-Gadiir IV/555 |. 
UR yet Ode 2S UIN oya Lpale Al Ol) Kebb 4 Kum la: 
PI Leena Ol Ja sll 3 Ageng BPS dal leraj dl ol oya La laa 
dad Inf puas Bika Lily Uygale Unjaa 5 Lging 
Kab elu Ol le AS Ul AA oles ISU Ae pb ja EV U pada Lah el Upisamati Uygake Unjah 5 Upin 
oa Leaf HUI G3 Lean lip G3 RAS am OI Ol Ang Y Ji ya dg Lijlaa UK LAYA, SL) SAI oleh «UUS sid jl 
PU HA p yag 
Fathimah memiliki keistimewaan melebihi saudara-saudaranya : 


» Terdapat keterangan bahwa Allah menikahkannya dengan Sayyidina Ali ra. dilangit sebelum 
dinikahkan dibumi 


» Beliaulah yang dinobatkan menjadi penghulu (pemimpin) wanita-wanita penduduk syurga 


“ Beliau bergelar AZ ZAHRA karena tidak pernah menjalani haid layaknya wanita-wanita 
syurga, atau karena beliau warna laksana wanita surga, atau karena alasan lainnya 


Keterangan-keterangan tersebutlah yang menjadikan beliau beda dalam memiliki kurnia-kurnia 
Allah yang kemungkinan menjadi hikmah disebalik keturunannya yang akan terus ada dialam ini 
sebagai ketentraman dari segala bentuk fitnah dan cobaan dijagat raya ini. | Al-Fataawaa al- 
Hadiitsiyyah li Ibni al-Hajar 1/119 J. Mengenai yang pertama kali menggelari beliau dengan AZ- 
ZAHRA belum kami temukan selain keterangan dalam kitab dikalangan syi'ah yang menyatakan 
bahwa gelar tersebut bersifat TAWAIIFY (langsung diajarkan Allah). Wallaahu A'lamu Bis 
Showaab 


0913. SIAPAKAH AYAH ABU BAKAR AS-SHIDDIA 
PERTANYAAN : 
Jie Bae Lah 


Ada empat (4 ) sahabat nabi muhammad : 
1.abu bakar sidig 
2.umar bin khotob 
3.ustman bin affan 
4.ali bin abi tholib. 


Kenapa abu bakar sidig,ga ada BINnya,yang saya tanyakan,siapa nama ayahanda abu bakar 
sidig ???? 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 


Abu Bakar adalah ....bin 'Amir bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad bin TAIM (bukan TAMIM) bin Murroh 
bin Ka'ab bin Lu-ay dst... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5512 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


KR gb dl: 
BBI ka Faley NE 1 SP or AS er TB Ur Aa AS Ui IS ur PE Oles dl aya 
sy 
Taarikh Alkhulafa-urrosyidin 1 hal 13 
BA ri ai An AS Sa ate Ilats Kant) BOS lor NS Sa aa 
Tarikh Ath-thobari 11 hal 559. 
1162. MENGENAL NUTAILAH BINTI JANAB BINTI KULAIB 
PERTANYAAN : 
Sang Pangeran 
Bismillah.. Siapa NUTAILAH BINTI JANAB BINTI KULAIB..? Salam 
JAWABAN : 
Masaji Antoro 


BISMILLAH. NUTAILAH BINTI JANNAAB adalah wanita yang pertama kali membuat penutup kain 
sutera pada ka'bah. 


Aki Aas op Gabe pi Ibr Ka Al lady BI MS ea Ae Sid Ol egg 

Diriwayatkan bahwa pertama kalinya wanita Arab yang memakaikan kelambu sutera pada ka'bah 

adalah NUTAILAH BINTI JANNAAB ibunda sayyidina Abbas Bin Abdul MutholibTariikh Makkah al- 
Mukarromah 1/54 

Ang) Sya ya Ugal OLS Cal Gt La GANy MA Lanal LS ya Jai GA La oi Ter Lg Uli Ul Op S3). 

SIP Iga AB Lai adan pp Cal yan S3 OT Adang Ol Capai cerah ag Gebandl Ugal Sa A8 LIS, 

SI ASI peka id NY) dat UT JS Ueiloal oya gay tel Lan Jia AB yh RAS If alan ain LEG KA 

Kya 3G ASIN pe pai CAS ala Aa oa Ban Sales Of II JUN ka Ae PUN nhng LS ella Jam cS. 

Ulatsy yagy Sagil UgABN JI Ojlile pay GIE Jilaig KASI 2 ya Soleh pydll ds ekug OTy Ale dl eka Al Sya at 

OLI 20 eko! Sglay elsa YIy sll Getah LAS Lele JS AB Eh RAS el Oya gia NS Aria le eat Al ay Clay 

BL Gde Ip) LAS Kelasa pl yel Seda PE CAEAAN 3 yu (le BAGAI 3 pn pay Oya yi NS AS 3 ya 

sebel Ala AA CAN AS 

Kalangan ulama mutaakhkhiriin menyatakan bahwa NUTAILAH BINTI JANNAAB adalah orang 


yang pertama kali memberi penutup ka:bah dengan kain sutera ia berasal dari keturunan Bani 
'Aamir, moyangnya dari raja-raja Rabi'ah. 


Konon pemberian kelambu pada ka'bah ini diawali saat ia kehilangan puteranya yakni Abbas Bin 
Abdul Mutholib kemudian ia bernadzar bila sutu saat nanti ia temukan puteranya ia akan memberi 
penutup kain sutera pada ka'bah. 


Saat baginda Nabi Muhammad SAW mengambil alih ka'bah dari orang-orang kafir Guraisy beliau 
hilangkan patung-patung dan semua nuansa jahiliyyah disekitar ka'bah namun beliau biarkan 
kelambu yang menutupi bangunan ka'bah, bahkan suatu saat selang beberapa masa saat 
seorang wanita yang biasa membakar dupa disekitar ka'bah, kala bara yang ia pegang lepas dan 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5513 


membakar kelambu ka'bah Nabi Muhammad SAW memerintahkan segera mengganti penutup 
ka'bah tersebut dengan kain tenun dari daerah Yaman. 


Dan tradisi penutupan ka'bah tersebut berlanjut dimasa para khulafaaur Raasyidiin, mereka 
beberapa kali mengganti kain penutup ka'bah yang lama dengan yang baru hingga kebiasaan ini 
berlangsung dimasa daulah abbasiyyah dan sampai saat ini. | Al-Mausuuah al-'Arobiyyah 
al-Aalamiyyah hal 9 J. Wallaahu A'lamu bis Showaab 


1310. SUAMI SITI KHADIJAH RA SEBELUM NABI 
MUHAMMAD SAW 


PERTANYAAN : 

OLI SH 

Assalamu'alaikum Wr Wb.......ada pertanyaan titipan nih gan yang amhar mohon di jawab :-) ....: 
Baginda Rasullullah SAW kan menikahi siti khadijah RA, sedangkan Siti Khadijah RA dalam 


keadaan janda kan.....yang saya pertanyakan siapa nama suami Siti Khadijah sblum Nabiyyuna 
Muhammad Rasulullah SAW.....???? fauron 'ajiilan ditunggu jawabannya.....??? 


JAWABAN : 
2 Abi Gheitsa 


Siti Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah at-Tamimi. Pernikahan itu membuahkan dua 
orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tak lama kemudian suaminya meninggal dunia, 
dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan 
berkembang. Lalu Siti Khadijah menikah lagi untuk yang kedua dengan Atig bin “A'id bin Abdullah 
al- Makhzumi. Setelah pernikahan itu berjalan beberapa waktu, akhirnya suami keduanya pun 
meninggal dunia, yang juga meninggalkan harta dan perniagaan. Coba cari di buku baitun 
nubuwwah, karya ulama indonesia. Semua istri nabi dan putri nabi di bahas tuntas di sana, 
bukunya tebel banget. 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam 
Khadijah ra pernah menikah dua kali, yang pertama dengan “Atiig Bin Abdillah Bin Makhzuum dan 
yang kedua dengan Abu Haalah Bin Zaraarah at-Tamimy. 
AI Iyan Leony € Upin LP tegal Bola or IAI pal Say Long Upis Olah PE Uya Al Ana oa Sale Li IS 
Aa ea lean AI gd wal Ol an 
“Adalah Khadijah sebelum dinikahi baginda Nabi berada dalam pernikahan “Aaid Bin Abdillah Bin 
Makhzuum, setelah ia meninggal, Khadijah menikah dengan Abu Haalah Bin Zaraarah at-Tamimy, 
setelah ia meninggal, Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah menuturkan 
keinginannya untuk diperisteri oleh Nabi Muhammad SAW. | Arwa' al-Gaim al-Hadhriyyah Fii 
Sayrah 1/6 |. 
SI 0 AA Up PL up Ia Ot HP G1 BAL oa Rab Lely nj pt AS 1 Alas jp Male op Jie das dd LS 
Aan Gpp TIP Ui SAE 1 LN Op La gb ot IL gr bi or Ula al Ueale Gl Lis GP Pole Gal Op 
ce Unakisy OI Iyan) Ugal Salad Ugas Sy Fla Ul ya dan Ula UI OP 3 ega MAA Ca BAY ea Lt Ira Ui 
Robby pas lg Abg Hnja Alang jalal Kadal 3 mani AI AI Sya Sal Asa Ala yul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5514 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Adalah Khadijah sebelum dinikahi baginda Nabi berada dalam pernikahan “Atiig Bin “Aabid Bin 
“Abdillah Bin Amr Bin Makhzuum, Ibunya Fathimah Binti Zaaidah Bin Asham Bin Rawaahah Bin 
Hajar Bin Mu'iish Bin Luay. Bersama “Atiig beliau dikaruniai puteri yang kemudian meninggal 
dunia.Setelah “Atiig meninggal dunia, beliau menikah dengan Abu Haalah Bin Zaraarah Bin 
Nabbaas Bin Zaraarah Bin Habiib Bin Salaamah Bin Ghadzy Bin Jarwah Bin Usaid Bin Amr Bin 
Tamiim yang merupakan keturunan Abd ad-Daar Bin @ushay, pernikahan beliau dengan Halaah 
dikaruniai putera yang diberi nama Hindun Bin Abu Haalah.Setelah Abu Haalah meninggal, beliau 
menikah dengan Rasulullah SAW dengan membawa Hindun Bin Abu Haalah bersamanya, 
pernikahan beliau bersama Nabi dikaruniai delapan putera yaitu : Al-Gaasim, at-Thoyyib, at- 
Thoohir, Abdullah, Zaenab, Rugayyah, Ummi Kultsum dan Fathimah az-zahraa. | Taarikh at- 
Thobry 11/211 J. Wallahu A'lamu Bis showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/371806986175449/ 
1955. KITAB NURUL MUSHTHOFA - Kajian Biografi Nabi 
Muhammad SAW 
Kajian historis keagungan Baginda Rasulillah SAW sampai waktu perjalanan Isro' Mi'roj 
yang dikemas dalam kitab Nurul Musthofa, lengkap jilid 1-3 
PGA S Tn 

cai Monny JT Sy AAL Uadgar 5 Audi) 2d y Cnbladi Ly dh aa 

Dengan menyebut Nama Allah Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.. 


Segala Puji Bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Sholawat (Rahmat Ta'dhim) dan Salam 
Sejahtera Allah SWT senantiasa melimpah kepada Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW 
beserta seluruh keluarga dan sahabatnya 


Sungguh Maha Suci Engkau Ya Allah, Engkaulah Dzat yang telah menciptakan alam semesta 
yang penuh dengan segala macam rahasia-rahasia keajaiban yang menunjukkan atas keagungan 
kekuasaan-Mu. 


Sungguh Maha Suci Engkau Ya Allah, Engkaulah Dzat yang telah menentukan segala sesuatu 
dengan godlo' dan godar-Mu tanpa ada seorangpun yang berhak untuk menggugat atau 
mempertanyakan terhadap segala sesuatu yang Engkau Kehendaki. 


Sungguh Maha Suci Engkau Ya Allah, Engkaulah Dzat yang memiliki kehendak untuk 
menciptakan makhluk yang sangat agung dan paling Engkau sayangi, yang Engkau limpahkan 
kepadanya segala kesempurnaan sifat-sifat yang mulia nan terpuji, dan Engkau jadikan sebagai 
sumber Rahmat (Belas Kasih Sayang)-Mu kepada semua hamba-hamba-Mu yang telah Engkau 
pilih sebagai penghuni sorga-Mu yang dipenuhi dengan segala macam keindahan, kenikmatan 
dan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. 


Dialah sesungguhnya yang telah Engkau jadikan sebagai junjungan kami Baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW. 


Dan sesungguhnya yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah “Nur'nya Baginda Nabi 
Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam kitab 
maulid Simtud Durar Lil Imam Al-'Arif Billah Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsyi hal 19 : 


# dori elsul AI Jyry 8 CAB — JB Legit AI (ey GILA AI Aa Ga lor GP Oak IP SA 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5515 | 


Bg ya kang dale AI okp AAL Lari jp LAI Jd Glee AI Of jalor U JB sek Jd A1 dilas 
Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya shahabat Jabir bin Abdullah RA bertanya kepada Junjungan kita Baginda 
Nabi Besar Muhammad SAW: Wahai Rasulullah, (Ayah ibuku sebagai tebusan Engkau), 
beritahukanlah kepadaku tentang pertama kali makhluk yang Allah SWT ciptakan sebelum segala 
sesuatu. Maka Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab: Hai Jabir, sesungguhnya yang Allah 
SWT ciptakan sebelum segala sesuatu adalah NUR (cahaya) Nabimu (Baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW)”. 


Dan sesungguhnya Nur Baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa bertasbih kepada Allah SWT 
dengan diikuti oleh para malaikat dan para arwah di alam malakut, jauh puluhan ribu tahun 
sebelum Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah SWT. Sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh 
Imam Jalaluddin As-Suyuthi di Kitab Ad-Durarul Hisaan Fil Ba'tsi Wa Na'iimil Jinan Haamisy 
Daga'igul Akhbaar hal 2 & 3. 


Dan sesungguhnya kalau bukan demi Baginda Nabi Muhammad SAW maka Allah SWT tidak akan 
menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis gudsiy: 


IIEYI cas U SY SY 
Yang artinya kurang lebih: 


“Seandainya tidak ada Engkau (wahai Nabi Muhammad SAW, sungguh Aku (Allah SWT) tidak 
akan menciptakan alam semesta” 


Maka segala anugerah yang telah melimpah kepada makhluk-makhluk Allah SWT, semata-mata 
adalah dengan berkatnya Baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan segala kemuliaan para 
Malaikat dan Para Nabi adalah semata-mata berkat Baginda Nabi Muhammad SAW. 
Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syeikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di kitabnya 
Hujjatullah “Alal “Alamin hal 53 & 54 : 


54- 532 orllali dls AI Romo C3 Galah Jasler| op Hip El Ju 
can Raley #Ud ay elai Yly ASGDAN pam pl Jay pelany Ale AI lap AO gang Vale 25 3 ala sb yee UE) 
Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya segala kebaikan yang melimpah kepada makhluk-makhluk Allah SWT 
yang mulia adalah semata-mata berkat Baginda Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah para 
Malaikat, para Nabi dan semua orang-orang mukmin”. 


Dan sesungguhnya manakala Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam AS, Allah SWT 
senantiasa memanggilnya dengan julukan Abu Muhammad, sehingga Nabi Adam AS bertanya 
kepada Allah SWT tentang rahasia panggilan tersebut, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan 
oleh Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasaniy dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyyah juz 1 hal 
195 
15 JIN 2 Aap Bro Isi OM Cai ot AA dl JL 
SAT II JET aa Ul eSP obi JB Ob AI adi Pd dala pol lee UU Ulas AL Ol ob Bb ya Gang 
Wb33 oya ah si Ia 1 JB pln La Kop Li Ja Jaa Gala Gay le AI elo Aa ji SP aah aj alat, 
Wei Yg eter Cile Yy Wii Lo Ya AAS G2 3g ai slama 3 ae 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5516 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yang artinya kurang lebih: 

“Bahwa sesungguhnya Allah SWT sesudah menciptakan Nabi Adam AS maka Allah SWT 
memberi ilham kepada Nabi Adam AS untuk bertanya kepada-Nya: Ya Allah, kenapa Engkau 
juluki aku dengan “Abu Muhammad” (Ayahnya/bapaknya Muhammad)? Maka Allah SWT 
Berfirman kepada Nabi Adam AS: Hai Adam, Angkat kepalamu. Maka Nabi Adam AS kemudian 
mengangkat kepalanya. Seketika itu Beliau melihat Nur (cahaya) Baginda Nabi Muhammad SAW 
meliputi di sekitar 'Arasy. Nabi Adam AS bertanya: Ya Allah, Nur siapa ini ? Allah SWT Berfirman: 
Ini adalah Nur seorang Nabi dari keturunanmu, di langit namanya Ahmad, di bumi namanya 
Muhammad. Kalau bukan karena Dia niscaya Aku tidak akan menciptakan kamu, langit dan bumi.” 


Kemudian Allah SWT meletakkan Nur Baginda Nabi Muhammad SAW dalam punggung Nabi 
Adam AS, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam Kitabnya Ad- 
Durarul Hisan Hamisy Dago'igul Akhbar hal 5: 


5 ye JII Gis Jala Oladl JG do sam! gal JYer pLYI JL: 
po Helo Haii ISIS SIG AA AKU ASUS Ad Ammy 0 yel 3 el dala AI be AaL yi Pagal Ia Al Ol 
lay tele AI Io Aa pi Je Oyaluy byio Uyio 

Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhya Allah SWT telah meletakkan Nur Baginda Nabi Muhammad SAW dalam 
punggung Nabi Adam AS. Sehingga para malaikat sujud dan berbaris rapi di belakang Nabi Adam 
AS untuk menghaturkan salam kepada Nur Baginda Nabi Muhammad SAW?. 

Dan pada saat itu pula Allah SWT memerintahkan kepada Iblis agar sujud kepada Nabi Adam AS, 
namun dia membangkang dan sombong. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT 
Surat Al-Bagarah ayat 34 : 


BL AI (BEI ya OS) pianlo Ed yaaah VI Von p3Y Nakal SUN US 34) 
Yang artinya kurang lebih: 


“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kalian semua kepada 
Adam”, maka sujudlah mereka kecuali Iblis: ia enggan dan takabur dan sesungguhnya ia (Iblis) 
termasuk golongan orang-orang yang kafir”. (@.S.Al-Bagarah 34). 


Selanjutnya Allah SWT menciptakan ibunda Hawwa' yang sangat cantik jelita dan sempurna 
kecantikannya dari tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Dan mengijinkan kepada Nabi Adam AS (yang 
merupakan bapak dari seluruh umat manusia) untuk menikahinya setelah memberikan maharnya 
berupa bersholawat sebanyak tiga kali kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hal 
itu telah disebutkan oleh Imam Abdur Rahman bin Abdus Salam Ash-Shafuri Asy-Syafi'i di 
kitabnya Nuzhatul Majaalis juz 2 hal 169 yang menukil perkataan Imam Al-Kisa'i dan juga 
disebutkan pula oleh Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasaniy di kitabnya As-Sirah An- 
Nabawiyyah juz 1 hal 17 : 


169 GBI 2 el lead Ar BALAS Soya DI le or yA A3 eLYI Ju 

pH om ala LD Jlad Sl ya Ur yan Lesty HA 3 yag am dal ya elu Gl pal dil Gle U —0nty JSI Ju 
Ol JBS ya Lay JIE Laga CSS Com pol dad Jatid Ugal) oada Aka Setia! Lali Las pol OS) SIT oa rei 
Da LN play ale AI alan Aa de ebai 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5517 ) 7 


Yang artinya kurang lebih: 


“Ketika Allah SWT sudah menciptakan Nabi Adam AS di sorga, Allah SWT kemudian menciptakan 
Ibu Hawwa' dari tulang rusuk Nabi Adam AS sebelah kirinya dan menganugerahinya kecantikan 
luar biasa melebihi kecantikan 70 bidadari sehingga dibanding kecantikan para bidadari sorga, Ibu 
Hawwa' laksana bulan purnama dikelilingi bintang-bintang yang gemerlapan. Begitu Nabi Adam 
AS bangun dari tidurnya dan melihat Ibu Hawwa', Beliau AS hendak menyentuhnya. Namun 
terdengar seruan kepadanya, “Hai Nabi Adam AS, Engkau tidak diijinkan untuk menyentuhnya 
sebelum Engkau memberikan maharnya”. Beliau Nabi Adam AS bertanya: “Apa maharnya?” 
Kemudian terdengar seruan menjawab: “Hai Nabi Adam AS, maharnya adalah Engkau 
mengucapkan sholawat sebanyak tiga kali kepada Baginda Nabi Muhammad SAW”. 


Sungguh alangkah mulianya derajat Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sampai 
ditetapkan/disahkan oleh Allah SWT pernikahannya Nabi Adam AS dengan Ibu Hawwa' dengan 
bacaan sholawat sebanyak tiga kali kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan dipersilahkan 
kepada mereka (Nabi Adam AS dan Ibu Hawwa') untuk bersenang-senang di sorga yang sangat 
indah dan nikmat sekali. Maka di situlah Nabi Adam AS dan ibunda Hawwa' senantiasa melihat 
Asma Nabi Muhammad SAW terukir indah di mana-mana senantiasa berdampingan dengan Asma 
Allah SWT, Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuthi 
Asy-Syaafi'i dalam kitabnya Al-Hawi Lil-Fatawi Juz 2 hal 174: dan disebutkan pula oleh Syeikh 
Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasaniy dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyyah juz 1 hal 15: 


Brad 3 Comedil ON Gan) cor HA endl 3 174 0 UI 2 SIA SIB 3 desa GAJI A2 ol Jie AYI JU 
15 pd Ll 


Gab Apa Bogg OA Ag B3 mad uya Kid 3 Kanya JS deg PAI Bl de by El) (adl Ale pal of 
A2 LV ASI yag Ia AI pola Vokal dal Ab elap KAL pal ASM one orng email Sljely gia Soul Boa 
Al Iyo 

Yang artinya kurang lebih: 


"Sesungguhnya Nabi Adam AS telah melihat Nama Baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa 
berdampingan dengan Asma Allah SWT tertulis Laailaaha illallaah Muhammadur Rasuulullaah di 
setiap tempat di sorga, di setiap gedung-gedung sorga, di kamar-kamar sorga, di leher-leher 
bidadari, di daun-daun pohon Thuba, di daun-daun pohon Sidratil Muntaha, di ujung-ujung 
benteng dan di setiap dahi para malaikat (antara kedua matanya)” 


Kemudian akibat gangguan Iblis terkutuk kepada Ibu Hawwa', maka Allah SWT menurunkan 
keduanya di muka bumi ini. Dan dalam jangka waktu yang lama, mereka mengalami berbagai 
macam kesedihan dan penyesalan yang luar biasa. Berulang kali Nabi Adam AS memohon 
ampunan dan meratap kepada Allah SWT, namun belum ada jawaban dan tidak diperdulikan 
sama sekali. Hingga akhirnya Beliau Nabi Adam AS teringat kemuliaan dan keagungan derajat 
Baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah SWT. Sehingga timbullah harapan Beliau untuk 
memohon ampunan kepada Allah SWT dengan berwasilah kepada Baginda Nabi Muhammad 
SAW. Dan berkat kemuliaan Baginda Nabi Muhammad SAW di sisi-Nya, maka Allah SWT 
mengabulkan permohonan ampun Nabi Adam AS dan menerima taubatnya. 


Sebagaimana disebutkan oleh Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasaniy dalam kitabnya As- 
Sirah An-Nabawiyyah juz 1 hal 15 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5518 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


15 Gp IIS 2 Ry 3 dl 3 Comel OS Ka) cr aa adl JU 
db AAS GL MU Kay JB Akad pol SSI U ly Ale AI Al AI Iya) JE HdB da2 AI Ong Pl 1 ee yag 
aya Bikes Gain U SY Ko, LB Ailet P Tas ob e AS pe Is AJB 3 oU YI alay ade dl 
PAI BI de aah Gal) dy SI LAU Rd Sia Bh aa Ia ya B ai, Ay ad dal 
YA ob ee Is AI Ja II GEN YP Ole II Saat ST adah AI Jay AAS AL YAI Y ep 
AYO 3 Sites! lg)» Laik LS Yo, Wib AR AL ala 3, II Gea. 

Yang artinya kurang lebih: 


“Diriwayatkan dari Sayyidina Umar Ibnul Khaththab Radliyallahu 'Anhu, bahwa Baginda Nabi 
Muhammad SAW bersabda: Manakala Nabi Adam AS bermunajat kepada Allah SWT memohon 
ampunan dengan berwasilah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Beliau berkata, Ya Allah, 
demi kemuliaan/keagungan derajat Baginda Nabi Muhammad SAW di sisi-Mu limpahkanlah 
ampunan-Mu kepadaku. Seketika Allah SWT Berfirman: Hai Adam, bagaimana engkau bisa 
mengenal Nabi Muhammad SAW padahal Aku belum menciptakannya. Nabi Adam AS menjawab: 
Ya Allah, sesungguhnya Engkau tatkala telah menciptakanku dan memberiku nyawa, aku lihat di 
sekitar Arasy diliputi kalimat Laailaaha illallaah Muhammadur Rasuulullaah. Aku yakin bahwa 
sesungguhnya Engkau tidak mendampingkan Asma-Mu kecuali kepada makhluk yang paling 
Engkau cintai. Allah SWT Berfirman: Kamu benar hai Adam. Sungguh dia (Nabi Muhammad 
SAW) adalah makhluk yang paling Aku cintai. Dan karena kamu telah memohon ampunan 
kepadaKu dengan berwasilah kepadanya, Maka Aku kabulkan permohonanmu. Dan kalau bukan 
karena dia maka Aku tidak akan menciptakan kamu” 


Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Bin Ismail An-Nabhani di kitabnya 
Hujjatullah “Alal “Aalamin hal 217 bahwa: Sesungguhnya Nabi Adam AS mendengar suara dari 
dalam dahinya seperti suara kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, 
“Subhanallah..Maha Suci Allah...sungguh sangat agung sekali kekuasan-Mu..suara apakah ini 
yang telah Engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah..?. Seketika Allah SWT menjawab 
ketakjuban Nabi Adam AS tersebut dengan Firman-Nya, 


alay dala AN ap Cet! Uya Baby Agung Urai! Ele Tam la pol L 
Yang artinya kurang lebih: 


“Hai Adam, (ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasih-Ku Nabi akhir 
zaman, yang kelak menjadi junjungan (pimpinan) seluruh umat manusia (keturunanmu). 
Baginyalah senantiasa Kulimpahkan sholawat dan salam sejahtera dari-Ku..” 


Dan sesungguhnya Nur Baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar kemilauan di 
muka Nabi Adam AS, laksana matahari yang bersinar terang benderang di siang hari. Maka, Allah 
SWT mengambil sumpah (perjanjian) kepada Nabi Adam AS agar senantiasa menjaga Nur 
tersebut dengan Berfirman : 

Bal Saad Bala ILY IYL A00 Y Ol AS Sling San Jus al Ol aa (ole pol L 
Yang artinya kurang lebih: 
“Hai Adam, bejanjilah (kepada-Ku) untuk senantiasa benar-benar menjaga Nur Nabi Muhammad 


SAW (yang telah Kuletakkan dalam dirimu). Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada 
orang-orang yang Suci mulia..”. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5519 ) 


Maka Nabi Adam AS menerima dengan senang hati bahkan Beliau sangat bangga untuk 
melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanat tersebut kepada 
anak cucunya kelak. 


Dan sesungguhnya para malaikat senantiasa berbaris rapi di belakang punggung Nabi Adam AS. 
Beliau heran dengan amalan perbuatan malaikat tersebut, lantas Beliau bertanya kepada Allah 
SWT, “Ya Allah, kenapa para malaikat selalu berbaris rapi di belakangku...?” . Allah SWT 
kemudian menjawab dengan Berfirman..: “Hai Adam..ketahuilah olehmu...bahwa para malaikat-Ku 
tersebut..senantiasa berdiri di belakangmu untuk memandang kepada Nur Kekasih-Ku Nabi akhir 
zaman Rasulullah Muhammad SAW...” 


Maka Nabi Adam AS memohon kepada Allah SWT agar diijinkan untuk melihat Nur tersebut. Dan 
Allah SWT mengabulkannya sehingga Nabi Adam AS bisa melihat keagungan Nur Nabi 
Muhammad SAW. Maka Beliau Nabi Adam semakin tambah cintanya dan kebanggaannya kepada 
Nabi Muhammad SAW. Beliau benar-benar sangat menjaga kemuliaan dan keagungan Nur 
tersebut. Oleh sebab itulah, setiap beliau hendak berhubungan dengan istrinya (Ibu Hawwa') 
maka Beliau bersuci terlebih dahulu dan memakai wewangian dan memerintahkan Ibu Hawwa' 
untuk melakukan hal yang sedemikian rupa, dengan mengatakan..”Hai istriku Hawwa'..Bersucilah, 
dan pakailah olehmu wangi-wangian..sesungguhnya sudah dekat saatnya, Nur Nabi Muhammad 
SAW yang berada dalam diriku akan berpindah dalam dirimu...” Maka Nabi Adam AS dan Ibunda 
Hawwa senantiasa menjaga kesucian demi memuliakan Nur Baginda Nabi Muhammad SAW. 
Sampai suatu hari Nur Baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar telah berpindah dari diri Nabi 
Adam AS ke dalam diri Ibunda Hawwa'. Sehingga berkat Nur Agung tersebut, Ibunda Hawwa' 
semakin tambah kecantikannya setiap hari. Wajahnya semakin bersinar dan berseri-seri.. Sejak 
saat itulah Nabi Adam AS tidak berani berhubungan dengan Ibu Hawwa' demi menjaga kesucian 
dan memuliakan Nur Baginda Nabi Muhammad SAW yang berada dalam dirinya. Dan para 
malaikat senantiasa berduyun-duyun turun ke bumi setiap hari semata-mata hanya untuk 
menghaturkan salam sejahtera dari Allah SWT kepada Nur Baginda Nabi Muhammad SAW yang 
telah bersemayam dalam diri Ibunda Hawwa'.. Tidak lama kemudian Beliau melahirkan anak laki- 
laki dan diberinya nama Syits. Dan Nur tersebut telah pindah dalam diri Nabi Syits AS. 


Dengan adanya Nur yang terlihat oleh Nabi Adam AS di muka Nabi Syits AS, maka Nabi Adam 
AS selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syits AS, demi memuliakan dan mengagungkan Nur 
Nabi Muhammad SAW yang ada dalam diri Nabi Syits AS tersebut. 


Setelah Nabi Syits AS dewasa dan Nabi Adam AS merasa telah dekat ajalnya untuk menghadap 
kepada Allah SWT, maka Beliau Nabi Adam AS memanggil putranya (Nabiyyullah Syits AS) dan 
memberikan wasiat/amanat kepadanya, “ 


Cb slua palet 3 Y) Ansai Y Of Ulgoryg Bob Gp ogiadl og Jaka Jend oya liang lgs Elle dat AI Ol Ge 
Yang artinya kurang lebih: 


“Wahai Anakku (Syits), Sesungguhnya Allah SWT telah mengambil perjanjian kepadamu untuk 
senantiasa menjaga “Nur Agung Nabi Muhammad SAW', janganlah engkau letakkan kecuali pada 
wanita yang paling suci nan mulia nasabnya”. 


Dan Nabi Adam AS juga telah mewasiatkan kepada Nabi Syits AS (putranya) agar senantiasa 
membesarkan kemuliaan dan keagungan Baginda Nabi Muhammad SAW di jiwanya, serta 
senantiasa menyebut-nyebutnya dengan berdzikir kalimat Laailaaha illallaah Muhammadur 
Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdur Rahman As- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5520 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Suyuthi dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi Juz 2 hal 174: 
174p a8 HI saka GA Besa GAJI A2 ol JYer AYI JB 
ae al) Gb AAS pam der Jl SSB AI S3 LAS Jas ea aah Gam pol OT AI AS ye Ss gl CA Jay 
BS Pa de yA AAS pa La) YP Lana ya slama 3 SI bab Gl Po Ta om Ul) ye Blu de ly 
clan Adel pleet Kemad Boy ey AI PA Ae bay AAS pal Ll) MAY Ale LIA AAS meal VI BP Y Lai adl 
UB Lela JS BS ASINN Op 2 SS SU ASIN one Ong Hm Si Ay Cek Sya Bog de Usb Ami Ba 


Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya Nabi Adam AS berwasiat kepada putranya (Nabi Syits AS): (Hai Syits), 
setiap kamu berdzikir(menyebut) Asma Allah SWT hendaklah kamu sertakan pula berazikir 
(menyebut) nama Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya aku (Nabi Adam AS), 
telah melihat namanya selalu berdampingan dengan Asma Allah SWT (Laailaaha Illallaah 
Muhammadur Rasulullah) tertulis meliputi Arasy', tertulis di seluruh tempat-tempat di langit, tertulis 
di gedung-gedung sorga, di kamar-kamar sorga, di leher para bidadari sorga, di seluruh dedaunan 
pohon-pohon sorga, di seluruh dedaunan pohon Thuba, di seluruh dedaunan pohon Sidratil 
Muntaha, di seluruh sudut benteng dan di setiap dahi (antara kedua mata) para malaikat. Maka 
perbanyakilah selalu berdzikir (menyebut-nyebut) namanya, karena seluruh malaikat di alam 
malakut senantiasa berdzikir (menyebut-nyebut) namanya”. 


Dan sesungguhnya Allah SWT telah mewasiatkan pula kepada Para Nabi & Rasul terutama Para 
Nabi yang diberikan kitab agar benar-benar beriman dan selalu membesarkan kemuliaan Baginda 
Nabi SAW di sisi Allah SWT dengan senantiasa berdzikir mengucapkan kalimat Laailaaha illallaah 
Muhammadur Rasulullah SAW. Dan diwajibkan pula untuk mewasiatkan kepada umatnya masing- 
masing agar sungguh-sungguh beriman, tunduk, patuh dan senantiasa membesarkan kemuliaan 
Junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW dan menjadi pembela setianya 
apabila suatu saat bertemu dengan Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Sebagaimana yang telah Allah SWT Firmankan dalam Surat Aali Imraan ayat 81: 

de Fil, Bt Ju di pay Ap uin gd «Kan U Gakan Iya Selor Pm) MS ya SITU rell Gta S Jl 3, 
BL Ol cc IT GEMA ya aa lg IyeedB JB U) BEJ Corel S3) 

Yang artinya kurang lebih: 


“Dan (ingatlah), ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari para Nabi: “Sungguh apa saja yang 
Aku berikan kepada kalian semua berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian 
semua seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian semua, niscaya kalian 
semua akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan senantiasa mengagungkannya”. Allah 
SWT Berfirman:'Apakah kalian semua mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang 
demikian itu?”. Mereka serentak menjawab: “Kami mengakui”. Allah SWT Berfirman: “Kalau begitu 
saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kalian semua.”. (@.S. Ali 
Imraan ayat 81). 


Dan disebutkan pula dalam Firman Suci Allah SWT, Surat Ash-Shaff ayat 6: 


JA as Saha ya be Jana Lobang Blog oya aa Ona Ul Bukan KI Al Iya) al ala ab Ana Kr JBS) 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5521 | 


6 Kal 
Yang artinya kurang lebih: 


“Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata: “Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan 
Allah SWT kepada kalian semua, membenarkan kitab(yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan 
memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang 
namanya Ahmad (Muhammad)”.(@.S. Ash-Shaff ayat 6). 


Dan sesungguhnya demi belas kasih sayang Allah SWT kepada Baginda Nabi Muhammad SAW 
yang sangat luar biasa, sampai-sampai umatnya dimuliakan oleh Allah SWT dan diberi 
keutamaan-keutamaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah SWT kepada umat siapapun pada 
masa terdahulu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab Suci Al-@ur'an dan Kitab-kitab 
Para Nabi terdahulu. 


Diantara Firman-firman Allah SWT tentang keutamaan-keutamaan umat Baginda Nabi 
Muhammad SAW dalam kitab suci Al-@ur'an adalah: 


Firman Allah SWT dalam Surat Aali Imraan ayat 10: 
110 Ol. ITS 3 Ogan Dg all OgpG Gatll am al yo ES 
Yang artinya kurang lebih: 


(Sesungguhnya) kamu semua (umat Nabi Muhammad SAW) adalah umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang marruf (baik) dan mencegah dari yang munkar 
(jelek)”. 

(A.S.Aali Imraan 110). 


Dan berita tentang keutamaan-keutamaan umat Baginda Nabi Muhammad SAW telah 
diberitahukan Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul. 


Diantaranya adalah sebagaimana hal itu telah disebutkan Sayyiduna Al-lmam Al-Habib Abdullah 
bin “Alawiy Al-Haddad dalam kitab Beliau Sabilul Iddikar hal 22 — 26 dan juga disebutkan oleh 
Imam Abu Na'im Al-Ashfahaniy di kitabnya Dalailun Nubuwwah juz 1 hal 77 bahwa: 


Sesungguhnya tatkala Nabi Musa AS membaca Kitab Suci Taurat, Beliau menemukan di 
dalamnya keutamaan-keutamaan umat Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Beliau sangat 
kagum dan menginginkan sebagian dari keutamaan-keutamaan umat Baginda Nabi Muhammad 
SAW agar diberikan kepada umatnya dengan berkata, 


“Ya Allah, sesungguhnya aku telah membaca Kitab Suci Taurat dan aku temukan di dalamnya 
keutamaan-keutaman umat yang kelak dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan 
bercahaya mukanya laksana bulan purnama dan anggota badannya berkemilauan memancarkan 
cahaya bekas wudlu dan sujud tatkala masih di dunia. Ya Allah, jadikanlah keutamaan itu untuk 
umatku”. Namun Allah SWT menjawab: 


“Tidak Musa, sesungguhnya keutamaan itu hanya Aku khususkan bagi umat Kekasih-Ku Nabi 
Muhammad SAW”. Nabi Musa AS berkata lagi: 


“Ya Allah, sesungguhnya aku telah membaca Kitab Suci Taurat dan aku temukan keutamaan 
umat yang Engkau anugerahi ibadah sholat lima waktu dan Engkau bukakan pintu langit sehingga 
turun Rahmat (Belas Kasih Sayang)Mu kepada mereka pada saat mereka melakukannya 
sehingga para bidadari sorga rindu kepada mereka. Dan Engkau anugerahi pula mereka Bulan 
Suci Ramadlan sehingga mereka berpuasa sebulan penuh. Dan Engkau anugerahi pula mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5522 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Firman-firman Suci-Mu (Kitab Suci Al-Guran) yang senantiasa terjaga/hafal di hati mereka. Dan 
Engkau anugerahi pula mereka ibadah haji ke Baitullah Ka'bah yang mana pahala haji mabrur 
adalah sorga-Mu, serta Engkau anugerahi pula mereka ibadah zakat dan sedekah yang Engkau 
lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Ya Allah, jadikanlah keutamaan itu untuk umatku”. 
Namun, Allah SWT menjawab, 


“Tidak Musa, sesungguhnya keutamaan itu hanya Aku khususkan bagi umat Kekasih-Ku Nabi 
Muhammad SAW”. Nabi Musa AS berkata lagi: 


“Ya Allah, sesungguhnya aku telah membaca Kitab Suci Taurat dan aku temukan keutamaan 
umat yang kelak tatkala Engkau bangkitkan di padang mahsyar, sepertiga dari mereka Engkau 
masukkan ke sorga tanpa hisab (pertanyaan/ pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di 
dunia), yang sepertiga lagi Engkau masukkan ke sorga dengan hisab yang ringan, dan sepertiga 
lagi juga Engkau masukkan ke sorga setelah Engkau bersihkan mereka dari kotoran dosa. Ya 
Allah jadikanlah keutamaan itu untuk umatku”. Namun Allah SWT menjawab: 


“Tidak Musa, sesungguhnya keutamaan itu hanya Aku khususkan bagi umat Kekasih-Ku Nabi 
Muhammad SAW”. Akhirnya Nabi Musa AS berkata lagi: 


“Ya Allah, jika demikian, jadikanlah saja aku sebagai umat Kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW?. 
Maka Allah SWT kemudian Berfirman kepada Nabi Musa AS: 


CSS ya S9 Si La Td ANA) IYLay PI de silunl HI sa 
Yang artinya kurang lebih: 


“Hai Musa, sesungguhnya Aku telah memilihmu dari seluruh umat manusia (saat ini) untuk 
menjadi Rasul (utusan)Ku yang menyampaikan Firman Suci-Ku (kepada hamba-hamba-Ku). 
Maka, laksanakanlah apa yang Aku tugaskan kepadamu. Dan hendaklah kamu senantiasa 
bersyukur atas segala nikmat yang telah Aku limpahkan kepadamu” 


Aa ga Jep Naas Of tele Ul Sma 
Yang artinya kurang lebih: 
“Hai Musa, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling Aku cintai dari 
seluruh makhluk-makhluk-Ku.” 
dy de ah ASI BY el de Esia DIA SIB oa lol A51 UB anal lb ole SG ob al 
In lay 
Yang artinya kurang lebih: 


“Dan (saat ini) tidak Aku lihat dari seluruh hati hamba-hamba-Ku yang lebih 
tawadlu' (merendahkan diri) dari hatimu. Maka, sebab itulah Aku pilih dirimu sebagai Rasul-Ku. 
Laksanakanlah semua perintahKu sampai kamu meninggal dalam keadaan meng-EsakanKu dan 
dalam keadaan cinta kepada Kekasih-Ku Nabi Muhammad SAW”. 


Maka, oleh sebab itulah, Nabi Musa AS senantiasa berdzikir/ menyebut-nyebut Baginda Nabi 
Muhammad SAW dan membanggakannya. Beliau selalu memuji-muji dan menceritakan 
keagungan dan kemuliaan Baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. 


Sampai ada sebuah riwayat yang kami dapatkan di kitab Hujjatullah “Alal “Alamin hal 124 Lis 
Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhaniy, bahwa sesungguhnya ada seseorang dari umatnya Nabi 
Musa AS yang senantiasa berbuat kemunkaran selama 200 tahun. Setelah dia meninggal, umat 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5523 


Bani Israil membuangnya di tempat sampah. Lantas Allah SWT Berfirman kepada Nabi Musa AS: 


“Wahai Musa (Nabi-Ku), uruslah jenazah hamba-Ku (yang terbuang di tempat sampah). Mandikan, 
kafani, sholati dan kuburkanlah dengan cara yang terhormat” 


Nabi Musa AS kemudian berkata kepada Allah SWT: “Ya Allah Ya Robbi, sesungguhnya banyak 
sekali dari umatku (Bani Israil) yang telah menyaksikan prilakunya yang tidak terpuji selama 200 
tahun, sehingga mereka membuangnya di tempat sampah...” 


Allah SWT kemudian Berfirman kepada Nabi Musa AS: 


“Wahai Musa, memang benar apa yang disaksikan oleh umatmu (Bani Israil), akan tetapi, yang 
telah Aku ketahui (sendiri) bahwa sesungguhnya, di akhir hayatnya, dia setiap membuka Kitab 
Suci Taurat dan melihat nama kekasih-Ku (Nabi Muhammad SAW) dia sangat mengagumi dan 
mencintainya sampai-sampai dia mencium nama tersebut dan menaruhnya di kedua matanya, 
dengan senantiasa bersholawat kepadanya (Nabi Muhammad SAW). Oleh sebab itulah Aku (Allah 
SWT) telah mengampuni seluruh dosa-dosanya dan akan Aku masukkan dia ke sorga dengan 
memberinya istri 70 bidadari yang cantik jelita..” 


Maka, kecintaan Nabi Musa AS kepada Baginda Nabi Muhammad SAW semakin memuncak, 
sampai Beliau rindu ingin bertemu dengan Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Begitu pula Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Dawud AS untuk mencintai Baginda 
Nabi Muhammad SAW dan senantiasa mengagungkannya, dan Allah SWT telah menetapkannya 
dalam Kitab Zabur yang telah diwahyukannya kepada Nabi Dawud AS yang menerangkan tentang 
kemuliaan kekasih-Nya (Nabi Muhammad SAW) beserta umatnya. 


Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Al- 
Bidayah Wan Nihayah Juz I hal 326: 


326 ye IIS 2 dala AA 3 MS ul AYI JU : 
Ala KeaaEl Y Takan Gol day Aa At Gi Bada ya Ale AL ola Lg Gala Jl ah dl Ol dia oa Kay S3 
Kanbasi La Jia Jalgi oya peejalas Rayon ya Asal) PG Lag A3 ya PAI La Gomang Ol Jd dd id A8, Noah Gonta Yg lal 
Ae 2 Ita ang TN ag BIL. Je el de em HN AA mede ebay el 

Yang artinya kurang lebih: 


“Sesungguhnya Allah SWT Berfirman kepada Nabi Dawud AS: “Hai Dawud, sesungguhnya akan 
datang sesudahmu seorang Nabi Agung bernama Ahmad (di langit) dan Muhammad(di bumi). Dia 
adalah seorang Nabi yang jujur dan sebagai Tuan/Junjungan (bagi semua makhluk). Sungguh Aku 
(Allah SWT) tidak akan murka kepadanya selama-lamanya dan dia juga tidak akan pernah 
melakukan sesuatu yang membuat Aku murka. Sungguh akan Aku pelihara/jaga Dia dari segala 
dosa/kesalahan. Dan umatnya adalah umat yang Aku limpahkan Belas Kasih Sayang kepada 
mereka. Aku anugerahkan kepada mereka amalan ibadah sunah dan wajib sebagaimana yang 
Aku anugerahkan kepada para Nabi dan Rasul. Dan kelak pada hari kiamat mereka akan datang 
menghadap kepadaKu dengan diliputi cahaya terang benderang sebagaimana cahayanya para 
Nabi”. 


Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT semata, yang telah melimpahkan anugerah agung- 
Nya yang tidak terbatas dengan menjadikan kita sebagai umat Baginda Nabi Muhammad SAW 
yang senantiasa meneladani prilakunya dan mengikuti jejak-jejaknya. 


Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memuliakan dan mengagungkan Baginda Nabi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5524 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muhammad SAW sejak dahulu kala dengan menekankan kepada Nabi Adam AS dan semua para 
Nabi dan Rasul sesudahnya untuk benar-benar selalu memuliakan, mengagungkan dan mencintai 
Baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan di kitab Al-Haawi Lil Fatawi juz 2 hal 176 Lil 
Imam Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuthi yang menerangkan tentang rahasia yang terkandung 
dalam cincin Nabi Sulaiman AS: 


176 BBI II SI Pel GA X3 yel Jie Aly JB : 
AI Sgany KAP BII AL Y 23 ya Olagku lee Jadi OLS Legi ya AI Uag Uya along Cab 1 Bole ye 3yy 
Yang artinya kurang lebih: 


“Imam Jalaluddin As-Suyuthi Rahimahullah berkata: Bahwa telah diriwayatkan dari shahabat 
Ubadah bin Shamit dan shahabat Jabir bin Abdullah: sesungguhnya pada cincin Nabi Sulaiman 
AS tertulis kalimat Laa Ilaaha Illallaah Muhammadur Rasuulullaah.” 


Dan demikian pula tersebutkan dalam Kitab Injil yang Allah SWT wahyukan kepada Nabi Isa AS 
untuk memberitahukan kepada seluruh umatnya agar mempersiapkan diri demi menyambut 
kekasih Allah SWT (Baginda Nabi Muhammad SAW) dengan beriman kepadanya dan menjadi 
pembela setianya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Jalaluddin As-Suyuthi di kitabnya 
Al-Hawi Lil Fatawi juz 2 hal 175 beliau berkata: 


Yg 1 oil LS Yoh Iya Of Utah ya AS ya yag HA Uya Lgoag LAI mah IE Gal al PS 


Yang artinya kurang lebih: 


“Imam Hakim telah meriwayatkan dari shahabat Abdullah bin Abbas Radliyallaahu 'Anhu, beliau 
berkata: Bahwa sesungguhnya Allah SWT Berfirman kepada Nabi Isa AS dalam Kitab Injil: “Hai 
Isa, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW, dan perintahlah umatmu yang bertemu 
dengannya (Nabi Muhammad SAW) agar beriman kepadanya (Nabi Muhammad SAW). Sebab, 
seandainya tidak ada Dia (Nabi Muhammad SAW) maka Aku (Allah SWT) tidak akan menciptakan 
Adam, sorga dan neraka”. 


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memuliakan dan melimpahkan Belas Kasih Sayang-Nya 
kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali dari kaum Yahudi dan Nashrani yang 
telah mendapati taufig dan hidayah dari Allah SWT, berbondong-bondong datang ke kota Madinah 
untuk menyambut kedatangan Nabi agung akhir zaman Baginda Rasulullah Muhammad SAW, 
sesuai dengan amanat yang telah mereka dapati dalam kitab Taurat dan Injil yang masih asli. Dan 
meraka lakukan itu semata-mata untuk beriman kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan 
menjadi pembela setianya. Diantaranya adalah Abdullah bin Salam, Ibnul Hayyaban, Taba' Al- 
humairiy, Salman Al-Farisiy, dan lain-lain, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Syekh Yusuf Bin 
Ismail An-Nabhaniy di Kitab Hujjatullah “Alal “Aalamin hal 133 — 166. Dan mulai dari situlah, maka 
umat Islam mendapati kemenangan demi kemenangan dalam menegakkan dan memperjuangkan 
ajaran-ajaran Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Dan di sini kami ingin melanjutkan tentang riwayat Nur Baginda Nabi Muhammad SAW, dimulai 
dari diletakkannya Nur Baginda Nabi Muhammad SAW di punggungnya Nabi Adam AS hingga 
lahirnya Baginda Nabi Muhammad SAW, dan tentang betapa agungnya penghormatan Nabi Adam 
AS kepada Nur Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Adam AS telah mendapati keistimewaan-keistimewan 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5525 | 


berkat Nur Baginda Nabi Muhammad SAW. Diantaranya disahkannya pernikahan Beliau dengan 
Ibu Hawwa' dengan mahar mengucapkan sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan 
diterimanya taubat Beliau oleh Allah SWT berkat tawassul kepada Baginda Nabi Muhammad 
SAW. 


Oleh sebab itulah demi memuliakan Nur agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam 
dirinya, maka setiap Nabi Adam AS akan berhubungan dengan Ibu Hawwa' maka Beliau bersuci 
terlebih dahulu, memakai wangi-wangian dan memerintahkan Ibu Hawwa' untuk melakukan hal 
yang sedemikian rupa . 


Dan suatu saat Nur tersebut benar-benar telah pindah dalam diri Ibu Hawwa', sehingga kecantikan 
Ibu Hawwa' tambah bersinar luar biasa. Tidak lama kemudian Beliau melahirkan anak laki-laki dan 
diberinya nama Syits. Dan Nur tersebut telah pindah dalam diri Nabi Syits AS. 


Dengan adanya Nur yang terlihat oleh Nabi Adam AS di muka Nabi Syits, maka Nabi Adam AS 
selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syits AS, demi memuliakan dan mengagungkan Nur 
Nabi Muhammad SAW yang ada dalam diri Nabi Syits AS tersebut. 


Setelah Nabi Syits AS dewasa dan Nabi Adam AS merasa telah dekat ajalnya untuk menghadap 
kepada Allah SWT, maka Beliau Nabi Adam AS memanggil putranya (Nabiyyullah Syits AS) dan 
memberikan wasiat/amanat kepadanya, “ 


“Wahai Anakku (Syits), Sesungguhnya Allah SWT telah mengambil perjanjian kepadamu untuk 
senantiasa menjaga “Nur Agung Nabi Muhammad SAW', janganlah engkau letakkan kecuali pada 
wanita yang paling suci nan mulia nasabnya”. 


Maka Nabi Syits AS menjaga teguh amanat tersebut dengan menikah dengan seorang wanita 
yang paling suci saat itu yang bernama Baidlo'. Dan setelah dianugerahi putra, maka Beliau Nabi 
Syits AS memberikan wasiat kepada putranya agar jangan meletakkan Nur Agung tersebut kecuali 
pada wanita yang paling suci nan mulia nasabnya. Demikian pula putranya melakukan hal yang 
sama hingga Nur Agung tersebut sampai pada Nabi Idris AS. Dan Nabi Idris AS juga melakukan 
hal yang sama, Beliau AS mewasiatkan kepada putranya agar jangan meletakkan Nur Agung 
tersebut kecuali pada wanita yang paling suci nan mulia nasabnya. Hingga sampailah Nur Agung 
tersebut pada Nabi Nuh AS.. Begitu pula Nabi Nuh AS, Beliau juga melakukan hal yang sama. 
Beliau berwasiat kepada putra Beliau (Sam) untuk menjaga Nur tersebut, dan jangan diletakkan 
kecuali pada wanita yang paling suci nan mulia nasabnya. Dan Sayyidina Sam putra Nabi Nuh AS 
juga mewasiatkan kepada putranya sebagaimana wasiat tersebut di atas, hingga sampailah 
silsilah mata rantai Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim AS.. Dan 
kemudian dari Nabi Ibrahim AS, Nur tersebut turun kepada Nabi Ismail AS.. Dan Nabi Ismail AS 
juga telah menjaga teguh Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, Beliau telah 
mewasiatkan kepada putranya agar jangan meletakkan Nur Agung Baginda Nabi Muhammad 
SAW kecuali pada wanita yang paling suci nan mulia nasabnya. Maka, wasiat tersebut senantiasa 
terpelihara secara berkesinambungan. Dan Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW 
senantiasa berpindah dari seorang ayah yang suci nan agung, ke ibu yang paling suci nan mulia 
nasabnya, dengan ikatan pernikahan islami yang diridloi Allah SWT. Hingga sampailah perjalanan 
Nur Agung tersebut kepada Sayyidina “Adnan. Dari Sayidina “Adnan ke Sayyidina Ma'ad. Dari 
Sayyidina Ma'ad ke Sayyidina Nizar. 


Dan telah diriwayatkan dalam kitab Hujjatullah “Alal “Alamin hal 218 bahwa tatkala Sayyidina Nizar 
mengetahui bahwa dalam dirinya bersemayam Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW, maka 
Beliau Sayyidina Nizar sangat bahagia sekali, sehingga beliau menyembelih hewan kurban yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5526 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sangat banyak untuk disedekahkan kepada umat pada masa itu. Dan begitu pula Sayyidina Nizar 
telah berwasiat kepada Sayyidina Mudlor (putranya). Dan Sayyidina Mudlor juga berwasiat kepada 
putranya hingga sampailah Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW tersebut kepada Sayyidina 
Hasyim. 


Sampai di sinilah akhirnya berkumandang kabar gembira di seluruh penjuru dunia, bahwa sudah 
dekat saat datangnya Nabi akhir zaman, Seorang Nabi yang diutus Allah SWT untuk seluruh umat 
manusia, seorang Nabi yang Agung nan mulia yang sempurna kepribadiannya dan agung budi 
pekertinya, yang sangat santun dan menyayangi umatnya dan yang paling dimuliakan dan 
disayangi Allah SWT, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berita tersebut telah menyebar 
ke seluruh penjuru dunia dan menggemparkan jagad. Hingga para ahli kitab dari kaum Yahudi dan 
Nashrani berebut ingin mendapati silsilah mata rantai Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW 
tersebut. Mereka berbondong-bondong mendatangi Sayyidina Hasyim dan berebut untuk 
menawarkan anak gadis mereka yang sangat cantik jelita agar dipersuntingnya. Namun Sayyidina 
Hasyim tidak menerima mereka semua karena teguh memegang amanat wasiat nenek 
moyangnya agar jangan meletakkan Nur Agung Baginda Nabi Besar Muhammad SAW kecuali 
pada wanita yang paling suci nan mulia nasabnya. Hingga sampailah berita tersebut ke Kaisar 
Romawi. Maka Kaisar tersebut mengutus delegasi untuk memanggil Sayyidina Hasyim dengan 
tujuan untuk dinikahkan dengan putrinya yang sangat cantik jelita. Tidak ada tujuan lain kecuali dia 
ingin mendapati Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW, karena data-data yang akurat dan 
otentik tentang Nur Nabi akhir zaman telah mereka ketahui dari ulama ahli kitab yahudi dan 
nashrani bahwa Nur Agung tersebut telah berada dalam diri dan kepribadian Sayyidina Hasyim. 
Akan tetapi Sayyidina Hasyim dengan tegas menolaknya dan berkata, 


UI elas sebb VI FI OLI Ja Je el SI, 
Yang artinya kurang lebih: 


“Demi Allah, Dzat yang telah melimpahkan kemuliaan kepadaku melebihi seluruh penghuni alam 
semesta. Sungguh aku tidak akan menikah kecuali dengan seorang wanita yang paling suci nan 
mulia nasabnya (sebagaimana wasiat nenek moyangku terdahulu)” 


Maka, sesuai petunjuk amanat yang Beliau dapati, akhirnya Beliau menikah dengan seorang 
wanita yang paling suci nan mulia nasabnya pada masa itu. Dari pernikahan tersebut lahirlah 
Sayyidina Abdul Muthalib. Maka pindahlah Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW kepada 
Sayyidina Abdul Muthalib. Dan Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW sangat terlihat 
bercahaya terang benderang dari dahi Sayyidina Abdul Muthalib. Dan bau harum semerbak 
senantiasa keluar menyebar dari diri beliau. Semua itu adalah berkat Nur Baginda Nabi 
Muhammad SAW. 


Dan sesungguhnya berkat Nur Baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muthalib 
senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Maka orang-orang Guraisy, setiap mereka ditimpa 
kemarau panjang (paceklik) mereka berduyun-duyun mendatangi Sayyidina Abdul Muthalib. 
Akhirnya dengan dipimpin Sayyidina Abdul Muthalib mereka naik ke gunung Tsabir. Disitulah 
mereka bermunajat memohon Belas Kasih Sayang Allah SWT agar melimpahkan hujan kepada 
mereka. Akhirnya Allah SWT mengabulkan permohonan mereka dengan menurunkan hujan yang 
deras berkat Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang berada pada diri Sayyidina Abdul 
Muthalib. 


Beliau Sayyidina Abdul Muthalib juga sebagai hakim di kalangan kaum @Guraisy. Keputusan- 
keputusan beliau sangat diterima dan dihormati oleh mereka. Setiap ada masalah, rujukan utama 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5527 


mereka adalah Sayyidina Abdul Muthalib agar memberikan petunjuk dan keputusan untuk 
menyelesaikan segala urusan mereka. Beliau juga dikenal sebagai pemuda yang tekun beribadah. 
Berulang kali Beliau senantiasa khalwat (menetap sendirian) di Gua Hira'. Di situ Beliau selalu 
bersyukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahinya Nur Baginda Nabi Muhammad SAW 
dalam dirinya dan Beliau juga selalu bermunajat kepada Allah SWT dan memuncakkan tafakkur 
tentang kemuliaan dan keagungan Dzat Pencipta alam semesta Allah Rabbul “Alamin. Beliau juga 
senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar kepada kaumnya sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim AS.. 
Sehingga mereka senantiasa memuliakan dan mengagungkannya. Hingga suatu ketika Beliau 
Sayyidina Abdul Muthalib mendapati petunjuk dari Allah SWT (lewat mimpi) agar Beliau menikah 
dengan Sayyidatina Fatimah binti Amr seorang wanita yang paling suci nan mulia nasabnya pada 
masa itu. Dari pernikahan tersebut, maka lahirlah Sayyidina Abdullah ayahanda Baginda Nabi 
Muhammad SAW. 


Sebagaimana yang telah diterangkan di kitab Madarijush Shu'ud hal 10 bahwa sesungguhnya 
Sayyiduna Abdullah Ayahanda Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sangat cepat 
perkembangannya. Dalam jangka waktu sehari sudah seperti bayi usia satu bulan. Dan dalam 
jangka sebulan sudah seperti bayi berusia setahun. Sehingga hal itu menakjubkan semua orang, 
baik yang ada di perkotaan ataupun di pelosok desa yang paling dalam. Setiap orang yang 
memandang kepada Beliau, selalu berdecak kagum melihat kemilau cahaya yang anggun 
berwibawa dari mukanya dan keajaiban-keajaiban yang melimpah kepada Beliau. Postur tubuhnya 
yang sempurna, ketampanan mukannya yang mempesona, dan kesantunannya yang penuh 
wibawa, telah menjadikan para gadis terpikat hatinya. Laksana Nabi Yusuf AS pada zamannya 
dahulu yang digandrungi oleh semua wanita karena ketampanannya yang mempesona dan 
sempurna. Maka Beliau Sayyiduna Abdullah adalah seorang lelaki yang paling sempurna diri dan 
kepribadiannya pada masa itu. Sebagaimana dikatakan oleh Syeikh Ahmad Bin Zaini Dahlan di 
kitabnya As-Sirah An-Nabawiyyah juz 2 hal 42: 


42 pp JIN 2 AA Anya Amal 3 bl ON Gan ot AA at JB : 
Ag ab eglant OLS) Agan CI Ulat pelan Aa Ab laa Cai gi OS Uileey Lili 3 3 Jeng oa dl asa cl OS 
kais Jadi Ol OAT ja sll 

Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa Sesunguhnya Sayyiduna Abdullah adalah insan yang paling sempurna diri dan pribadinya 
(pada masa itu). Dari muka Beliau nampak jelas berkemilau cahaya “Nur” Baginda Nabi 
Muhammad SAW. Dan tidak sedikit para wanita yang terpikat hatinya kepada Beliau” 


Dahsyatnya pesona dan kesempurnaan pribadi Sayyiduna Abdullah ayahanda Baginda Nabi 
Muhammad SAW, bukan hanya terkenal di kalangan suku Guraisy saja. Bahkan para ulama ahli 
kitab di Syam Palestina juga mengakuinya. Sehingga setiap ada orang dari suku Guraisy 
bersinggah di tempat mereka, selalu diberi wasiat bahwa Nur yang ada pada diri Sayyiduna 
Abdullah, sesungguhnya adalah Nur Nabi akhir zaman, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW. 
Tujuan utama dari wasiat tersebut adalah agar senantiasa dijaga Nur Baginda Nabi Muhammad 
SAW yang ada pada diri Sayyiduna Abdullah tersebut dan dilindungi dari orang-orang yang hasud 
dan orang-orang yang ingin mencelakakannya. Sebagaimana telah diterangkan oleh Syeikh Yusuf 
bin Ismail An-Nabhani di kitabnya Hujjatullah 'Alal “Alamin hal 220 : 


219 Urdlal Cla Ah Tam 3 Ole! Jele 1 Tnga Fa JL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5528 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jgia S3 HS AN Ae ye gl VI LA Jd oya Jon mede paka Y OS Peda le VI AN ll oa se ad 
SN lo abah ya Lily Alah Aug op Al Akad add gili SS Of 3 pera JULI Segi YUS Vleg Liam Yk LS 
Bun YI Bola aka OLI AT 3 rab ya TA ag te 

Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya para ulama ahli kitab di Syam (Palestina) telah mengetahui Nur Baginda 
Nabi Muhammad SAW pada diri Sayyiduna Abdullah. Setiap ada penduduk Makkah bersinggah di 
tempat mereka selalu diberi wasiat olehnya dengan berkata : 


Manan: Ketahuilah oleh kalian semua wahai kaum Guraisy, kemilau cahaya yang ada pada diri 
Abdullah sesungguhnya adalah Nur Nabi akhir Zaman Baginda Nabi Muhammad SAW yang akan 
datang membawa agama tauhid untuk meng-Esakan Allah Rabbul "Alamin". 


Maka, tatkala Beliau Sayyiduna Abdullah genap berusia 18 tahun, Beliau diajak oleh ayahandanya 
(Sayyiduna Abdul Muthalib) untuk dinikahkan dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab seorang 
wanita yang paling suci dan paling mulia nasabnya pada saat itu. Namun di tengah perjalanan 
mereka berdua bertemu dengan serombongan wanita yang cantik jelita. Serentak semuanya 
berebutan untuk menawarkan dirinya kepada Sayyiduna Abdullah. Namun Sayyiduna Abdullah 
tidak bersedia, karena Beliau teguh memegang amanah untuk tidak menikah kecuali pada wanita 
yang paling suci dan mulia nasabnya. Dan bahkan ada juga seorang wanita ahli kitab yang 
bersedia untuk mempersembahkan 100 onta asal Sayyiduna Abdullah mau pada wanita tersebut. 
Tetapi dengan tegas Sayyiduna Abdullah tetap menolak semua ajakan dan tawaran tersebut. 
Beliau tetap teguh untuk menjaga kesucian dan kemuliaan yang ada pada dirinya, dan akhirnya 
Beliau menikah dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab, seorang gadis yang paling suci nan 
mulia nasabnya pada masa itu. Maka, pindahlah Nur Baginda Nabi Muhammad SAW dari 
ayahanda tercinta Sayyiduna Abdullah ke dalam kandungan ibundanya tercinta Sayyidatuna 
Aminah Binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. 


Kesucian nasab yang telah Allah SWT jaga sejak Nabi Adam AS hingga Sayyiduna Abdullah 
tersebut, semata-mata adalah suatu penghormatan besar dari Allah SWT dan Belas Kasih 
Sayang-Nya kepada kekasih-Nya Baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya melalui proses 
pernikahan islami yang diridloi Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir 
juz 2 hal 403: 


403 GE PN ai ol ai GAS il desert sladl! ae pLYI S3 
2 AAU Ula ya omah d3 AI di 
Yang artinya kurang lebih: 


“Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Karromallahu Wajhah, bahwa sesungguhnya Baginda Nabi 
Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya aku (Nabi Muhammad SAW,) adalah terlahir dari 
orang-orang Suci nan mulia nasabnya melalui pernikahan yang sah (diridloi Allah SWT). Sejak 
Nabi Adam AS hingga kedua orang tuaku (Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah), semuanya 
melalui pernikahan yang sah (diridloi Allah SWT), tidak ada sedikitpun yang menyimpang”. 


Dan sesungguhnya dengan adanya berbagai macam peristiwa luar biasa yang dialami oleh 
Sayyiduna Abdullah tersebut, semata-mata adalah sebagai tanda yang sangat jelas terang- 
benderang atas dekatnya waktu kedatangan Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5529 ) 


disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Na'im Al-Ashfahani di kitabnya Dala'ilun Nubuwwah Juz 1 hal 
167 : 


167 JII 2 39! FYI OOM em pl SI BIL 2UYI JB : 
SY ee OS Y Alda Oly Bj Gt ASI) Lah ang ea Al JI Jl CSI AI Il gag Rao elly opal ek 
don SLIM JS dtang pekan dal AI ap cal al ya OA Lag LI SI 3 Dl Boleh) pl aa le Ino) 
lg tele DI Glee dit Sy JS IM Lnnpuo URL 13. 

Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya segala keajaiban yang ada pada diri Sayyiduna Abdullah sampai para ahli 
kitab menginginkan Nur yang ada pada diri beliau, serta tersohornya kabar berita Nur tersebut di 
kitab-kitab terdahulu, semata-mata hanyalah sebagai tanda-tanda yang jelas dan bukti yang 
konkrit atas Kenabian Baginda Nabi Muhammad SAW? 


Bahwa sesungguhnya, manakala Sayyidatuna Aminah Binti Wahab mengandung Baginda Nabi 
Muhammad SAW. Seketika itu pula terjadilah berbagai macam keajaiban-keajaiban dunia yang 
menggemparkan jagad. Segala peristiwa tersebut, bukan hanya di daratan dan lautan saja. 
Bahkan di alam malakut lebih dahsyat dan menakjubkan. Konkritnya adalah pada malam Jumu'ah 
bulan Rajab, detik itulah momen yang paling bersejarah bagi seluruh umat manusia. Saat itulah 
terjadi perpindahan Nur Agung Baginda Nabi Muhammad SAW dari Sayyiduna Abdullah ke dalam 
kandungan Sayyidatuna Aminah. Maka, pada malam itulah datang perintah dari Allah SWT 
kepada malaikat Ridlwan agar membuka seluruh pintu sorga dan Allah SWT perintahkan kepada 
malaikat-Nya untuk mengumandangkan seruan telah tiba saat datangnya Nabi Akhir zaman 
Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syeikh Yusuf bin Ismail An- 
Nabhani di kitabnya Hujjatullah “Alal-Alamin hal 226 dan 223: 


226 j2 Unblali Ala AI Am 3 Gl Jatler! oa Uu Fed! JB : 
AI ya Ande Ad SS Kang Alah Aa Aa Gjlar Belang tele AI oa AAL loe Ibas AN ST U (jini Al AS Gp Jam JB 
SIN OKU Doa! j3 Ol VI PSN Dl yaa Gde alay Gayo ri Ol OLS Dj Ul) ALI SL 9 dls 
Lady Doo atik ea Ale pia SAI da cenbaa  Jinn ALI oa 3 SS al aa OA. 

Yang artinya kurang lebih: 
“Bahwa sesungguhnya manakala Allah SWT menghendaki untuk mewujudkan Baginda Nabi 
Muhammad SAW dalam kandungan ibundanya pada malam Jumu'ah bulan Rajab, maka Allah 


SWT perintahkan kepada malaikat Ridlwan (penjaga sorga) agar membuka seluruh pintu sorga 
dan berkumandanglah seruan di langit dan di bumi: 


PA (Wahai seluruh makhluk, perhatikanlah oleh kalian semua)..Sesungguhnya Nur Agung 
Baginda Nabi Muhammad SAW sekarang telah berada dalam kandungan ibundanya. Kelak, 
Beliaulah yang akan muncul sebagai Nabi yang membawa petunjuk dan pembawa kabar gembira 
serta pemberi peringatan kepada umat manusia”. 


Maka, seketika itu juga seluruh binatang yang ada di laut, di daratan, dan di angkasa saling 
memberi kabar gembira kepada temannya masing-masing. Yang di barat lari ke timur, yang di 
timur lari ke barat, yang di utara lari ke selatan dan yang di selatan lari ke utara untuk saling 
membawa berita gembira. Yang lebih menakjubkan lagi adalah binatang-binatang yang ada di 
sekitar Makkah, seperti kuda, onta, rusa dan lain sebagainya bisa mengucapkan dengan bahasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5530 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


arab yang fasih, sehingga orang-orang pada masa itu sangat takjub melihat peristiwa langka 
tersebut. Perkataan hewan-hewan tersebut adalah : 


Laka? Gebang II OUT yag RAIN Un pelan dala Ab ala Ah Sya Ja 


“Sungguh demi Allah SWT Dzat yang menguasai Ka'bah, saat ini Baginda Rasulullah SAW telah 
berada dalam kandungan ibundanya. Beliaulah yang kelak akan membawa kedamaian di muka 
bumi ini dan Beliaulah yang akan menerangi umat dengan ajaran-ajarannya...” 


Dan saat itu pula, serentak seluruh singgasana para penguasa, raja dan kaisar sedunia, 
semuanya jatuh dan terjungkal ke bawah, sehingga para penguasa tersebut tercekat 
kebingungan, diam seribu bahasa dan tidak bisa berkata apa-apa seharian penuh. Begitu pula 
seluruh patung-patung sedunia terjungkal jatuh berantakan. Para dukun-dukun seketika lenyap 
ilmu mereka, tak bisa menebak/ meramal sesuatu dengan benar. Dan dari bulan ke bulan 
senantiasa terdengar seruan malikat yang berkumandang di langit dan di bumi untuk memberi 
berita gembira kepada seluruh makhluk-makhluk Allah SWT.......... 


Cl Uya PN EA al GY OT aa Ny el ol 


sala Berbahagialah kalian semua wahai seluruh makhluk Allah SWT...Sungguh Baginda Nabi 
Muhammad SAW sebentar lagi akan datang ke dunia untuk membawa keberkahan dan Rahmat 
dari Allah SWT bagi semesta alam..... 


Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitabnya As-Sirah 
An-Nabawiyyah juz 1 hal 45 bahwa pada masa dikandungnya Baginda Nabi Muhammad SAW 
oleh ibundanya adalah masa keemasan bagi suku Ouraisy saat itu. Sebelumnya mereka dalam 
masa paceklik dan kesulitan bahan makanan yang luar biasa. Namun begitu Baginda Nabi 
Muhammad SAW sudah berada dalam kandungan ibundanya, seketika kondisi perekonomian 
berubah total 180 derajat. Rakyat Guraisy mengalami kemakmuran dan kemudahan yang 
menakjubkan. Mega-mega putih yang berarak-arakan dan menurunkan rintik-rintik air hujan yang 
membawa kesuburan, angin sepoi-sepoi basah yang membawa kesejukan, dan lukisan cahaya 
kilat yang berkilauan menyinari dan menghiasi angkasa raya. Sehingga pepohonan dan tanam- 
tanaman tumbuh subur di mana-mana, sungai-sungai dipenuhi air yang mengalir, dan hewan- 
hewan piaraan menjadi gemuk dan deras air susunya. Maka, semakin lengkaplah kemakmuran, 
kesejahteraan, dan kebahagiaan penduduk Makkah saat itu. Bahkan serentak dengan ijin Allah 
SWT, pada tahun itu, tidak ada wanita yang hamil anak perempuan, semuanya dianugerahi Allah 
SWT hamil anak laki-laki, sebagai perhormatan Allah SWT kepada Baginda Nabi Muhammad 
SAW. 


Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami di kitabnya 
An-Ni'matul Kubra “Alal--Aalam hal 44 bahwa, 


Saka "Ibunda Rasulullah Muhammad SAW berkata: Sesungguhnya tatkala aku mengandung 
putraku tercinta (Rasulullah Muhammad SAW), pada bulan pertama tepatnya pada Bulan Rajab 
Al-Asham, suatu malam di saat aku terlelap tidur, tiba-tiba datang kepadaku seorang laki-laki yang 
indah wajahnya, semerbak harum baunya dan diliputi cahaya yang berkemilauan. Dan dia 
berkata, “Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera Allah SWT 
senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: “Siapakah engkau wahai tuan”. Dia 
menjawab, “Sesungguhnya aku adalah Nabi Adam AS bapaknya seluruh umat manusia”. Dan dia 
memberi berita gembira kepadaku dengan berkata: 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5531 


pie! Aang las A3 Ana Gal 


Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi Agung Junjungan seluruh umat manusia ...... 


Pada bulan yang kedua, datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan berkata: 
“Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad SAW wahai Utusan Allah SWT. Salam 
sejahtera Allah SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: “Siapakah engkau 
wahai tuan”. Dia menjawab, “Sesungguhnya aku adalah Nabi Syits AS” Dan dia memberi berita 
gembira kepadaku dengan berkata: 


daa y Jai —orlaag Clan A3 Anal GC, 


Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi Agung yang kelak dianugerahi Allah SWT ilmu ta'wil dan Al-Hadis... 


Sesungguhnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Madarijush-Shu'uud hal 12 bahwa, 
manakala Sayyidah Aminah sudah genap hamil 2 bulan, ayahanda tercinta Baginda Nabi 
Muhammad SAW Sayyiduna Abdullah wafat di Madinah. Seketika para malaikat berkata kepada 
Allah SWT, “Ya Allah Tuhan dan Sesembahan kami, Nabi terkasih-Mu sekarang telah yatim, tidak 
punya ayah”. Maka, Allah SWT Berfirman menjawab para malaikat tersebut: 


aseba N ng dala Dalaas AS) EL Miyay dayy danny Wil Ad UI 


“Ketahuilah olehmu wahai para malikat. Sesungguhnya Aku (Allah SWT) sendiri yang akan 
menjaga, melindungi dan merawatnya, Serta akan Aku limpahkan bantuan /pertolongan dan 
rezeki kepadanya. Dan Aku sendiri pula yang akan mencukupi( segala urusannya). Maka, 
panjatkanlah selalu oleh kalian sholawat kepadanya dan dapatkanlah keberkahan bagi kalian 
dengan berwasilah menyebut namanya” 


Pada bulan kehamilan yang ketiga datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan 
berkata: “Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad wahai Nabi Allah SWT. Salam 
sejahtera Allah SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: “Siapakah engkau 
wahai tuan”. Dia menjawab: “Sesungguhnya aku adalah Nabi Idris AS” Dan dia memberi berita 
gembira kepadaku dengan berkata: 


OI ab ea aa LT basa 
Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi Agung yang kelak menjadi pemimpin yang sangat agung. 


Pada bulan yang keempat datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan berkata: 
“Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad wahai Kekasih Allah SWT. Salam sejahtera 
Allah SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: “Siapakah engkau wahai tuan”. 
Dia menjawab: “Sesungguhnya aku adalah Nabi Nuh AS” Dan dia memberi berita gembira 
kepadaku dengan berkata: 


Cr mal Kla ola aa Aa bca 


Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi Agung yang kelak dianugerahi Allah SWT pertolongan dan kemenangan besar. 


Pada bulan yang kelima datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan berkata: 
“Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad wahai Pilihan Allah SWT. Salam sejahtera Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5532 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: “Siapakah engkau wahai tuan”. Dia 
menjawab: “Sesungguhnya aku adalah Nabi Hud AS” Dan dia memberi berita gembira kepadaku 
dengan berkata: 


DSA pg UB Conan! Ae lag ola A3 An Usa 


Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi Agung yang kelak dianugerahi Allah SWT syafa'at yang agung pada hari kiamat. 


Pada bulan yang keenam datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan berkata: 
“Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad wahai Rahmat Allah SWT. Salam sejahtera 
Allah SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: “Siapakah engkau wahai tuan”. 
Dia menjawab: “Sesungguhnya aku adalah Nabi Ibrahim AS” Dan dia memberi berita gembira 
kepadaku dengan berkata: 


Jae ek ea as an Gal 


Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi yang diagungkan Allah SWT... 


Pada bulan yang ketujuh datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan berkata: 
“Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad wahai Nabi yang dipilih Allah SWT. Salam 
sejahtera Allah SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: “Siapakah engkau 
wahai tuan”. Dia menjawab, “Sesungguhnya aku adalah Nabi Ismail AS” Dan dia memberi berita 
gembira kepadaku dengan berkata: 


HN an Ab ea aa aa baal 
Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 


Pada bulan yang kedelapan datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan berkata: 
“Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad wahai Pilihan Allah SWT. Salam sejahtera Allah 
SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya, “Siapakah engkau wahai tuan”. Dia 
menjawab, “Sesungguhnya aku adalah Nabi Musa putra Imran AS” Dan dia memberi berita 
gembira kepadaku dengan berkata: 


OLI Aas Ja j3. cal A3 Anal Gatal 


Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi Agung yang kelak dianugerahi Allah SWT kitab suci Al-Guran. 


Pada bulan yang kesembilan datang pula seorang laki-laki yang sedemikian rupa dan berkata: 
“Selamat datang wahai Baginda Nabi Muhammad SAW, telah dekat waktu kedatanganmu wahai 
Rasulullah. Salam sejahtera Allah SWT senantiasa melimpah kepadamu”. Aku lantas bertanya: 
“Siapakah engkau wahai tuan”. Dia menjawab: “Sesungguhnya aku adalah Nabi Isa putra Maryam 
AS” Dan dia memberi berita gembira kepadaku dengan berkata: 


PS ian Ul yel Ulas Jl) peluy dala AN aa andi Syur ly AU sae cab Mis dua UG yeal 


Sungguh beruntung Engkau wahai Aminah, berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung 
Nabi yang sangat mulia dan Utusan Allah yang sangat agung. Rahmat Belas Kasih Sayang Allah 
SWT dan Salam Sejahtera-Nya senantiasa melimpah kepadanya. Sungguh, Allah SWT akan 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5533 


menjauhkan darimu segala kesengsaraan, kepayahan dan juga akan memberimu segala 
kemudahan. 


Dan Imam Al-Hafidh Abul Fida' Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah Wan-Nihayah juz 1 hal 263 
menyebutkan tentang ilham yang diberikan Allah SWT kepada Ibunda tercinta Baginda Rasulullah 
SAW Sayyidah Aminah Binti Wahab: 


1632 JII 2 Halal) Beladl 3 HS al eLYI JB 
Je pang dls AI ba dl Iyan pp SALA Ur ag UI LIAS pelak Al aa AI Segan pl Tin LG oma up da2 JU 
JEY GA) PLN! Jl 4 slama! Jah eka want BL ll Ide) OB IAA an pig ISl— AYI ola Anang can US SI W 
IL OLI e) A9 SI Jai, slah dat Oh Jt 2 

Yang artinya kurang lebih: 


“Sesungguhnya Ibunda tercinta Baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata: Tatkala aku 
mengandung putraku tercinta (Baginda Rasulullah SAW), datang seorang utusan Allah SWT 
(malaikat) kepadaku, Dia berkata: Wahai Aminah, (beruntunglah Engkau). Engkau telah 
mengandung Nabi Agung yang kelak menjadi Junjungan dan Pemimpin seluruh umat manusia. 
Maka, apabila telah lahir kelak, berilah Beliau nama “Muhammad”. Karena di Kitab Suci Taurat 
dan Injil Beliau adalah bernama Ahmad, insan sempurna yang dipuji oleh seluruh penghuni langit 
dan bumi. Dan di Kitab Suci Al-Guran Beliau bernama Muhammad.” 


Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i di kitabnya An-Ni'matul Kubraa 'Alal 
'Aalam hal. 61 telah menyebutkan : 


Bahwa sesungguhnya pada bulan kesembilan kehamilan Sayyidah Aminah (bulan Rabi'ul Awwal), 
saat hari-hari kelahiran Baginda Nabi Muhammad sudah semakin dekat, Allah SWT semakin 
melimpahkan berbagai macam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, mulai malam tanggal satu 
hingga malam tanggal 12 Bulan Rabi'ul Awwal malam kelahiran Baginda Rasulullah Muhammad 
SAW: 


Pada malam tanggal 1 Allah SWT melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar 
biasa kepada Sayyidah Aminah, sehingga Beliau merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang 
belum pernah dirasakan sebelumnya. 


Pada malam tanggal 2 datang seruan berita gembira kepadanya bahwa sebentar lagi dirinya akan 
mendapati anugerah agung yang luar biasa dari Allah SWT. 


Pada malam tanggal 3 datang seruan memanggil kepadanya...”Wahai Aminah, sudah dekat 
saatnya Engkau akan melahirkan Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa 
memuji dan bersyukur kepada Allah SWT”. 


Pada malam tanggal 4 Sayyidah Aminah mendengar beraneka ragam tasbih para malaikat secara 
nyata dan sangat jelas sekali. 


Pada malam tanggal 5 Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiyyullah Ibrahim AS 
Khalilullah. 


Pada malam tanggal 6 Sayyidah Aminah melihat cahaya Rasulullah SAW memenuhi segala 
penjuru alam semesta. 


Pada malam tanggal 7 Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan 
mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaiannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semakin memuncak. 


Pada malam tanggal 8 Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil dimana-mana, suara 
tersebut sangat jelas mengumandangkan.... Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam 
semesta, telah dekat saat kelahiran Nabi Agung Kekasih Allah SWT Pencipta alam semesta..” 


Pada malam tanggal 9 Allah SWT semakin mengucurkan limpahan Belas Kasih Sayangnya 
kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikitpun rasa sedih, susah atau sakit dalam diri 
dan jiwa Sayyidah Aminah. 


Pada malam tanggal 10 Sayyidah Aminah melihat tanah Khoif dan Mina ikut bergembira ria 
menyambut kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW . 


Pada malam tanggal 11 Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka 
cita menyongsong kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. 


Maka, pada malam 12 Bulan Rabi'ul Awwal, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung 
sedikitpun, saat itu Sayyid Abdul Muthalib sedang bermunajat kepada Allah SWT di sekitar 
Ka'bah, dan Sayyidah Aminah sendirian di rumah, tanpa ada seorangpun yang menemaninya, 
tiba-tiba Beliau Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahanan-lahan muncul 
empat wanita yang sangat anggun nan cantik jelita dan diliputi cahaya yang memancar 
berkemilauan serta semerbak harum wewangian memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba wanita 
pertama datang dan berkata kepada Sayyidah Aminah: 


stan "Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang 
mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan 
Nabi Agung junjungan alam semesta Baginda Nabi Muhammad SAW. Kenalilah olehmu 
sesungguhnya aku ini adalah Hawwa' Ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah 
SWT untuk menemaninu.... 


Kemudian Ibu Hawwa' duduk di samping kanan Sayyidah Aminah. Dan mendekat lagi wanita yang 
kedua kepada Sayyidah Aminah untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya, 


Santa "Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang 
mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan 
Baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi Agung yang dianugerahi Allah SWT kesucian yang 
sempurna pada diri dan kepribadiannya. Nabi Agung yang ilmunya sebagai sumber seluruh 
ilmunya para Nabi dan para kekasihnya Allah SWT. Nabi Agung yang cahayanya meliputi seluruh 
alam. Dan ketahuilah olehmu wahai Aminah, sesungguhnya aku ini adalah Sarah istri Nabiyyullah 
Ibrahim As, aku diperintahkan Allah SWT untuk menemanimu.” 


Kemudian Sayyidah Sarah duduk di sebelah kiri Sayyidah Aminah. Maka, wanita ketigapun 
kemudian mendekat dan menyampaikan berita gembira kepadanya: 


An "Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang 
mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan 
Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad SAW Kekasih Allah SWT yang paling agung, dan insan 
sempurna yang paling utama mendapati pujian dari Allah SWT dan dari seluruh makhuk-Nya. 
Perlu engkau ketahui sesungguhnya aku adalah Asiyah binti Muzahim yang diperintahkan Allah 
SWT untuk menemanimu”. 


Kemudian sayyidah Asiyah binti Muzahim tersebut duduk di belakang Sayyidah Aminah. Sejenak 
Sayyidah Aminah semakin kagum, karena wanita yang ke empat adalah lebih anggun berwibawa 
dan memiliki kecantikan luar biasa. Kemudian mendekat kepada Sayyidah Aminah untuk 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5535 


menyampaikan kabar gembira: 


nk "Sungguh, berbahagialah engkau wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang 
mendapati kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan 
Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi Allah SWT berbagai macam 
mukjizat yang sangat agung dan sangat luar biasa, Beliaulah junjungan seluruh penghuni langit 
dan bumi, hanya untuk Beliau semata segala bentuk Sholawat (Rahmat Ta'dhim) Allah SWT dan 
Salam Sejahtera-Nya yang sempurna. Ketahuilah olehmu wahai Aminah, sesungguhnya aku 
adalah Maryam Ibunda Nabiyyullah Isa AS. Kami semua ditugaskan Allah SWT untuk 
menemanimu demi menyambut kehadiran Baginda Rasulullah Muhammad SAW. 


Kemudian Sayyidah Maryam Ibunda Nabiyyullah Isa AS duduk mendekatkan diri di depan 
Sayyidah Aminah. Maka, keempat wanita suci mulia nan agung di sisi Allah SWT tersebut 
kemudian merapat dan mengelilingi diri Ibunda Rasulullah Muhammad SAW Sayyidah Aminah 
Binti Wahab, sehingga Ibunda Rasulullah SAW semakin memuncak rasa kedamaian dan 
kebahagiaan dalam jiwanya. Kebahagiaan dan keindahan yang dialami oleh Ibunda Rasulullah 
SAW saat itu, tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Dan peristiwa demi peristiwa yang sangat 
agung, semakin Allah SWT limpahkan demi penghormatan besar kepada Baginda Rasulullah 
Muhammad SAW. 


Keajaiban berikutnya adalah Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia 
bercahaya saling berdatangan silih berganti memasuki ruangan Sayyidah Aminah dan mereka 
memanjatkan puja puji dan tasbih kepada Allah SWT dengan berbagai macam bahasa yang 
berbeda-beda. 


Detik berikutnya adalah Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh Beliau 
berbagai macam bintang-bintang di angkasa raya yang sangat indah berkilauan yang saling 
berterbangan di langit ke segenap penjuru angkasa yang sangat cerah dipenuhi cahaya. 

Maka, detik berikutnya adalah Allah SWT perintahkan kepada Malaikat Ridlwan penjaga sorga 
agar mengomando semua bidadari sorga supaya berdandan rapi cantik jelita dan memakai segala 
macam bentuk perhiasan kain sutera dengan bermahkotakan emas, intan permata yang 
gemerlapan dan menebarkan wewangian sorga yang harum semerbak ke segala arah demi 
menyambut kedatangan Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Selanjutnya, Allah SWT limpahkan mandat khusus kepada Malaikat Jibril AS untuk mengemban 
tugas agung dalam momen yang paling agung dan bersejarah bagi seluruh makhluk Allah SWT, 
Firman Allah SWT kepadanya: 

PA dpr ILY, A3 ly ol ola Ilogy H AI Doa pes Jason GOL al 3 AN ah Sue Jar L 
CN II bat Jaye blood Jayer OLI Igad ari Ol Olyao J3 Janer 6 Olah Olah gas of SL 
AI Lasorl Olah TI Ay Wb 3 PN Ogah HIU Jason GL Una SIN, Om AA oli ASODUL 

Dpkelh HUI, wp 

Yang artinya kurang lebih: 


“Hai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para Nabi, para Rasul dan para Wali agar 
berkumpul berbaris rapi menyambut kedatangan Nabi Agung Muhammad SAW. Hai Jibril, 
bentangkanlah hamparan kemuliaan dan keagungan derajat Al-@urb dan Al-Wishal kepada Nabi 
Agung Muhammad SAW yang memiliki Nur dan Magam luhur di Sisi-Ku. Hai Jibril, perintahkanlah 
kepada Malik agar menutup semua pintu neraka. Hai Jibril, perintahkanlah kepada Ridlwan agar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5536 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membuka seluruh pintu sorga. Hai Jibril, pakailah olehmu Hullah Ar-Ridlwan (pakaian khusus yang 
diliputi Keridloan-Ku) demi menyambut Kekasih-Ku Nabi Agung Muhammad SAW. Hai Jibril, 
turunlah ke bumi dengan membawa seluruh pasukan malaikat, para Malaikat Mugarrabin, para 
Malaikat Karubiyyin, para Malaikat yang selalu mengelilingi 'Arasy, suruh mereka semua turun ke 
bumi dan berbaris rapi demi memuliakan dan mengagungkan kedatangan Kekasih-Ku Nabi Agung 
Muhammad SAW. Hai Jibril, kumandangkanlah seruan di seluruh penjuru langit hingga lapis ke 
tujuh dan di segenap penjuru bumi hingga lapisan paling dalam, beritakan kepada seluruh 
makhluk-Ku bahwa sesungguhnya ...Sekarang telah tiba saatnya kedatangan Nabi akhir zaman, 
Nabi Agung kekasih Allah SWT, Baginda Nabi Muhammad SAW ............. 


Kemudian seketika itu pula Malaikat Jibril AS secepat kilat langsung melaksanakan seluruh 
mandat khusus dan agung dari Allah SWT tersebut. Serentak Beliau bawa seluruh pasukan 
malaikat turun ke bumi hingga memenuhi seluruh gunung-gunung Makkah dan berbaris rapi 
meliputi seluruh tanah suci Makkah. Sayap-sayap mereka terlihat laksana mega-mega putih 
berkilauan memenuhi angkasa. Dan saat itu pula seluruh hewan-hewan yang ada di segenap 
penjuru di bumi, di lautan dan di angkasa bersuka cita demi menyambut kedatangan Baginda Nabi 
Muhammad SAW. 


Ibunda Rasulullah SAW Sayyidah Aminah berkata: Saat itu pula, dengan ijin Allah SWT, bisa 
terlihat jelas olehku gedung-gedung yang ada di Syiria dan Palestina. Aku juga melihat tiga pilar 
bendera yang dibawa oleh para malaikat. Yang satu ditancapkan di jagad timur, yang satu 
ditancapkan di jagad barat dan yang satunya lagi di atas Ka'bah Baitullah. Dalam keadaan yang 
dipenuhi oleh misteri segala keajaiban yang sedemikian rupa, seketika pula datang serombongan 
burung-burung bercahaya yang indah memenuhi ruanganku, datang silih berganti. Paruh dan 
sayapnya adalah berupa mutiara zamrud dan yagut yang indah sekali. Burung-burung tersebut 
menebarkan berbagai macam mutiara dan permata yang beraneka ragam indahnya di ruanganku. 
Setelah itu mereka serentak memanjatkan puja puji dan tasbih kepada Allah SWT. Dan aku lihat 
pula para malaikat datang bergerombolan dan silih berganti sambil membawa mabkharah (tempat 
dupa) berupa emas merah dan emas putih yang berisikan dupa-dupa wewangian sorga yang 
semerbak harum baunya memenuhi seluruh jagad raya, sambil bergemuruh suara mereka 
mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Seketika itu 
pula aku lihat bulan terbelah di atasku laksana gubah, dan bintang-bintang gemerlapan berjajar 
rapi di atas kepalaku laksana mata rantai emas intan permata. Dan tiba-tiba telah ada di sisiku 
secangkir minuman putih bening melebihi susu. Seketika aku meminumnya, dan terasa nikmat 
sekali, kelezatan manisnya melebihi gula dan madu, dan kesejukkannya melebihi salju (es). Maka 
seketika lepaslah segala dahagaku. Sangat terasa nikmat, segar dan lezat sekali yang belum 
pernah aku rasakan sebelumnya. Seketika cahaya yang luar biasa meliputi diriku. Kemudian, 
datanglah burung putih berkilauan cahaya mendekati dan mengusapkan sayapnya pada diriku. 
Saat itulah tanda-tanda kelahiran mulai aku rasakan dan aku bersandar pada para wanita yang 
ada di sekelilingku. Seketika lahirlah Nabi Agung akhir zaman, Kekasih Allah SWT yang 
sempurna, Rasulullah Muhammad SAW, dan saya tidak melihat kecuali hanya sinar cahaya yang 
sangat agung. Tidak lama kemudian, aku melihat putraku (Rasulullah Muhammad SAW) telah 
berada di sampingku terselimuti dengan sutera putih di atas hamparan sutera hijau dalam 
keadaan sujud mengiba ke hadirat Allah SWT dengan mengangkat jari telunjuknya. Dan saya 
mendengar Beliau Rasulullah SAW mengucapkan 


Me 24 AI Obong ISA Mad In 3ST di 


bkan "Allah Maha Besar dengan segala Keagungan-Nya, Segala Puji bagi Allah atas 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5537 


segala anugerah-Nya, Maha Suci Allah kekal abadi selama-lamanya......... 5 


Pada saat itulah semakin memuncak kegembiraan seluruh penghuni alam semesta. Para 
Malaikat, Para Nabi, Para Wali, Para bidadari sorga, seluruh makhluk-makhluk Allah SWT yang 
ada di daratan, di lautan di angkasa dan bahkan bumi, laut, udara, bintang-bintang, bulan, 
matahari, langit, kursiy dan Arasy, seluruhnya benar-benar meluapkan kegembiraan dan 
memuncakkan Sholawat Ta'dhim kepada Kekasih Allah SWT, Nabi Akhir Zaman, Baginda 
Rasulullah Muhammad SAW. Dan bahkan Ka'bah Baitullah ikut bergetar selama 3 hari berturut- 
turut karena bahagia dan bangga menyambut kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Maulid Ad-diba'iy Lil Imam Abdur Rahman Ad-Diba'iy 
hal 192 dan 193 : 


Data) Tukrf y DE ASUYUI Koma Lalat 2 yaah kal V9 Rang gm SI ala j9 Uleataly Lb Jali ja 
Yang artinya kurang lebih: 


“Sesungguhnya (pada saat kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW), 'Arasy seketika gentar 
hebat luar biasa meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya, dan Kursiy juga semakin tambah 
kewibawaan dan keagungannya, dan seluruh langit dipenuhi cahaya yang bersinar terang dan 
para malaikat seluruhnya serentak bergemuruh memanjatkan tahlil, tamjid dan istighfar kepada 
Allah SWT dengan mengucapkan, 


BV pisat pST dily DVI) Yg di Mad AI Oles 
Yang artinya kurang lebih: 


“Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, saya 
beristighfar (memohon ampun) kepada Allah SWT..” 


Sesungguhnya dengan keagungan Beliau Baginda Rasulullah Muhammad SAW di sisi Allah SWT, 
maka Allah SWT telah memerintahkan kepada para malaikat-Nya yang agung yakni Malaikat 
Jibril, Malaikat Mugarrabin, Malaikat Karubiyyin, Malaikat yang selalu mengelilingi Arasy dan 
lainnya agar serentak berdiri pada saat detik-detik kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW 
dengan memanjatkan Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir, dan Istighfar kepada Allah SWT. 


Semua fenomena keajaiban-keajaiban agung yang terjadi pada saat detik-detik kelahiran Baginda 
Nabi Muhammad SAW yang diwujudkan oleh Allah SWT, semata-mata hanya menunjukkan 
kepada semua makhluk-makhluknya Allah SWT bahwa Baginda Nabi Muhammad SAW adalah 
makhluk yang paling dicintai-Nya, makhluk yang paling agung dan mulia derajatnya di sisi-Nya. 


Dan riwayat-riwayat semua yang tersebutkan di atas, bukan sekedar cerita belaka, namun telah 
kami nukil data-datanya dari kitab-kitab para ulama ahlussunnah waljama'ah yang sangat akurat 
dan otentik. Diantaranya adalah Kitab Al-Hawi Lil Fatawi yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh 
Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuthi yang telah mengarang tidak kurang dari 600 kitab yang 
dijadikan marja' (pedoman) bagi para ulama ahlussunnah waljama'ah dalam penetapan hukum- 
hukum syariat Islam. Bahkan para ulama ahlussunnah waljama'ah telah sepakat menjuluki Beliau 
dengan gelar “Jalaaluddiin' yakni sebagai pilar keagungan agama Islam. 


Bukan hanya dari kitab Beliau saja kami menukil, namun juga dari kitab-kitab para ulama 
ahlussunnah waljama'ah lainnya yang juga telah disepakati dan dijadikan sebagai sumber 
pedoman oleh para ulama. Diantaranya adalah Kitab Dalailun Nubuwwah Lil Imam Al-Baihagi, 
Kitab Dalailun Nubuwwah Lil Imam Abu Na'im Al-Ashfahaniy, Kitab An-Ni'matul Kubra “Alal “Aalam 
Lil Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami, Kitab Sabiilul Iddikar Lil Imam @uthbul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ghouts Wad-Da'wah Wal-lrsyad Al-Habib Abdullah bin “Alawi Al-Haddad, Kitab Al-Ghurar Lil Imam 
Al-Habib Muhammad bin Ali bin Alawiy Khird Ba Alawiy Al-Husainiy, Kitab Asy-Syifa' Lil Imam Al- 
Gadli 'Iyadl Abul Faidl Al-Yahshabiy, Kitab As-Siirah An-Nabawiyyah Lil Imam As-Sayyid Asy- 
Syaikh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasaniy, Kitab Hujjatullah “Alal “Aalamin Lis Syaikh Yusuf bin 
Ismail An-Nabhaniy...dan kitab-kitab lainya yang mu'tamad dan mu'tabar (diakui dan dijadikan 
pedoman oleh para ulama). 


Bagi para Ulama sholihin Ahlussunnah Waljama'ah telah sepakat untuk berdiri pada saat bacaan 
Maulid Nabi Muhammad SAW telah tiba pada Mahallul @iyam (detik-detik kelahiran Baginda Nabi 
Muhammad SAW). Mereka serentak berdiri demi mengikuti jejak para Malaikat, jejak arwah para 
Nabi dan jejak arwah para Wali untuk ta'dhim (mengagungkan) dan memuncakkan rasa cinta yang 
agung kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka luapkan rasa syukur yang memuncak ke 
hadlirat Allah SWT atas nikmat/anugerah paling agung yang telah Allah SWT limpahkan dengan 
mengutus Kekasih-Nya sebagai Rahmat (Belas Kasih Sayang-Nya) untuk seluruh alam semesta. 
Mereka panjatkan puji-pujian yang agung kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan 
bahasa sastra yang indah dan suara merdu yang dipenuhi dengan rasa rindu dan cinta yang tulus 
mulia kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. 


Maka, sungguh sangat mulia sekali bagi kita sebagai umat yang sangat dicintainya untuk 
mengikuti jejak para ulama sholihin dengan serentak berdiri pada saat Mahallul @iyam demi 
menyambut kedatangan Kekasih Allah SWT yang sangat mulia, Junjungan kita Baginda Nabi 
Besar Muhammad SAW. Sebagai wujud ta'dhim dan kecintaan yang sangat tulus dari kita kepada 
Beliau Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah Beliau adalah Nabi kita yang sangat kita 
cintai...? Bukankah Beliau adalah yang kelak akan memberi pertolongan kepada kita sehingga 
selamat dari siksaan Allah SWT yang sangat pedih..? Bukankah Beliau adalah yang akan 
memberi syafaat kepada kita sehingga kita bisa memperoleh keridloan Allah SWT yang agung dan 
masuk ke dalam sorga-Nya yang dipenuhi dengan segala kenikmatan, keindahan dan 
kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya....? Karena Beliau Rasulullah Muhammad SAW 
adalah Kekasih Allah SWT yang mana Allah SWT telah berjanji untuk tidak menolak segala 
permintaan Beliau dan akan mengabulkan segala permohonannya. Dan janji ini telah ditetapkan 
Allah SWT dalam Kitab Suci Al-@uran, Surat Adh-Dhuha ayat 5 : 


5 PI (PA In Ian Sad) 
Yang artinya kurang lebih: 


“Dan (sesungguhny) kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu (Nabi Muhammad 
SAW), lalu (hati) kamu menjadi puas”. 


(@.S. Adi-Dluha 5) 


Sungguh sangat beruntung kita sebagai umat Islam yang benar-benar mencintai Baginda Nabi 
Muhammad SAW dengan setulusnya. Maka, pada saat tiba ajal kita nanti, Baginda Nabi 
Muhammad SAW yang sangat kita cintai akan menolong kita dengan memohon kepada Allah 
SWT agar ditetapkan iman kita, diampuni segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dan 
diberi kemudahan menghadapi sakaratul maut. Bukan sekedar itu saja, bahkan pada saat 
menghadapi pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh, Beliau akan menolong kita. 
Dan berkat pertolongannya, seketika Allah SWT akan menjadikan kuburan kita sebagai 
“Raudlatun Min Riyaadlil Jinaan”, yakni sebagai taman diantara taman-taman sorga. Begitu pula 
pada saat di padang Mahsyar, kita akan dipersilahkan untuk meminum air telaganya dan bertemu 
dengan Beliau Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para ahli baitnya, para 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5539 


sahabatnya, dan juga bersama para wali Allah SWT, para orang-orang sholihin dan bersama pula 
dengan orang-orang mukmin yang mencintainya. Dan seketika itu kita mendapati rasa aman. 
Tinggal menunggu saat tiba waktunya untuk masuk sorga bersama Rasulullah SAW, secara 
berbondong-bondong memasuki sorga Allah SWT yang dipenuhi dengan segala kenikmatan, 
keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. 


Bahwa sesungguhnya, besarnya perhatian Baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, dan 
agungnya ketulusan mahabbah (Belas Kasih Sayang)nya yang sempurna kepada kita, sehingga 
kita bisa mendapati limpahan Rahmat (Belas Kasih Sayang) Allah SWT dan ampunan-Nya, adalah 
sangat banyak sekali data-data / dalilnya disebutkan dalam Kitab Suci Al-Guran, Al-Hadis serta 
kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah. Sebagian diantara dalil-dalil tersebut adalah 
Firman Suci Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Aur'anul Kariim Surat At-Taubah ayat 128 : 


(128 2) Bye) Urin jdh SS G1 ag La Ade a30 “Kuil oya Sya (Sele AI 
Yang artinya kurang lebih: 


“Sesungguhnya telah datang kepada kalian Seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW), dari kaum 
kalian sendiri, (sungguh sangat) berat terasa olehnya (segala) penderitaan kalian, sangat 
menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang 
terhadap orang-orang mukmin..” (@.S. At-Taubah 128). 


Dan sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh Syeikh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya 
Syarah Nadlom Burdah lil-Imam Abu Said Al-Bushiri hal 62 yang menerangkan Firman @udsiy 
Allah SWT kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bisyarah (berita gembira) agung untuk 
umatnya........ 


P3 bugi 3 bul Ip ISI db Ul) Iale Lb Ui 
Yang artinya kurang lebih: 
“(Berbahagialah engkau wahai Nabi Muhammad SAW, Demi permohonan engkau kepada-Ku), 
Sesungguhnya Aku (Allah SWT) sendiri yang akan senantiasa mencukupi umatmu pada saat 


mereka masih hidup di dunia, dan pada saat mereka meninggal dunia, dan pada saat mereka di 
alam barzakh, dan pada saat mereka dibangkitkan di padang mahsyar..” 


Dan juga telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Alawiy Khird Ba Alawiy 
Al-Husainiy dalam kitabnya Al-Ghurar hal 473 bahwa : 


AT3 AG se Galah 2 Gala 1 ie or AS em pl JU 


Asy pall dun pil Many BU As Raglan yh pad alel ya Ta IU Cat Jl Kang ge lag dala Al le adl JU 
BI adl Aasy Ol jab Aisy Dlladl Mas) SUS 


Yang artinya kurang lebih: 


“Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda: Bahwa sesungguhnya orang yang sungguh- 
sungguh mencintaiku dan keluargaku dengan tulus, akan mendapati limpahan Belas Kasih 
Sayang Allah SWT pada tujuh tempat yang situasi dan kondisinya penuh dengan segala petaka 
yang dahsyat menakutkan, yaitu pada saat menjelang ajal, pada saat di alam barzakh, pada saat 
bangkit dari kubur, pada saat pembagian kitab catatan amal, pada saat hisab (pertanggung 
jawaban amal perbuatan), pada saat mizan (ditimbangnya segala amal perbuatan), dan pada saat 
Shirat (melewati titian/ jembatan) di atas neraka menuju sorga”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5540 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Semua keutamaan ini, semata-mata adalah berkat permohonan Baginda Nabi Muhammad SAW 
untuk umatnya yang benar-benar tulus mencintainya dan juga cinta kepada ahli bait dan 
shahabatnya. Dan begitu pula disebutkan dalam kitab dan halaman yang sama: 


Yang artinya kurang lebih: 


“(Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, (Sesungguhnya kelak pada hari kiamat), ahli 
bait (keluarga)ku dan umatku yang tulus mencintai mereka akan selalu berdampingan menuju 
telagaku bagaikan kedua jari ini (jari telunjuk dan tengah)”. 


Begitu pula yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fadll 'Iyadl bin Musa Al-Yahshabiy 
dalam kitabnya Asy-Syifaa Bi Ta'riifi Huguugil Mushthafa hal 157: 
150 05 lal! Gaib Spa WEI 3 sesal! nya or PL dead pl LAH JG 
W coael U JE PU coodel Lo JUL AI Jyury Read ga JH pelag ale AI ala Cal AN Yong Ol Ate Ul ye 
AA uya HA JB Apngy OI Bao Yg es Yg X6 HS ya 
Yang artinya kurang lebih: 
“Shahabat Anas bin Malik Radliyallahu 'Anhu berkata: Bahwa sesungguhnya ada seorang sahabat 
yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya: “Ya Rasulullah, kapankah kiamat akan 
tiba?”.Baginda Nabi SAW balik bertanya: “Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi 
hari kiamat?”.Shahabat tersebut berkata lagi: “Ya Rasulullah, aku tidak (mengandalkan) dengan 
banyaknya sholatku, banyaknya puasaku, banyaknya shodagahku, namun (yang aku andalkan 
adalah) aku sungguh-sungguh mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya”. Maka Baginda Rasulullah 


SAW lantas menjawab: “(Ketahuilah olehmu wahai shahabat), sesungguhnya kamu kelak akan 
senantiasa bersama orang yang benar-benar kamu cintai “ 


Dan disebutkan pula dalam kitab tersebut di atas (Asy-Syifa) hal. 176 
MN ea ISSI Ul Ilay Ga oa AI SAYA Sy CJ pelag le AI dl Gal AI Very Ol yua 
das orng Has AI JB SUTN Ugal Oky rell Ha ehh Aa lan If Se ob Eling Gp S3 Ul MI jab 
69 skm — id) Sby Upon y rda ega y Unddual Urea! oya (take AI pai dl aa IG Sya diy dl 
Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya telah datang seorang shahabat kepada Baginda Rasulullah Muhammad 
SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala-galanya. Di 
manapun aku berada, aku senantiasa rindu kepadamu dan ingin bertemu denganmu Ya 
Rasulullah. Namun setelah engkau wafat (kelak) dan aku juga meninggal dunia, sementara 
engkau telah berada di puncak sorga Firdaus yang tinggi bersama para Nabi, sedangkan aku, 
walaupun masuk sorga, apakah aku masih bisa menjumpaimu Ya Rasulullah..?...Maka turunlah 
Firman Allah SWT......... Surat An-Nisaa' ayat 69. 


69 sai — Ud) ASI pamong rda y lag 3 CpkeduA  Uren! oja pala AI pai cd aa IG Ja diy AI alas yag 
Yang artinya kurang lebih: 


bea "Dan barang siapa yang menta'ati Allah SWT dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama- 
sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah SWT, yaitu, Nabi-nabi, para 
shiddigin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang sholeh. Dan mereka itulah teman 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5541 ) 


yang sebaik-baiknya..”(@.S. An-Nisa' 69). 


Demikianlah anugerah-anugerah agung yang dilimpahkan Allah SWT kepada umat Islam yang 
benar-benar cinta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagaimana yang disebutkan 
oleh Imam @odli “Iyadl dalam kitabnya Asy-Syifa hal 158 Bahwa orang yang benar-benar tulus 
mencintai Baginda Rasulullah Muhammad SAW, syaratnya harus mengikuti jejaknya, meneladani 
prilakunya, menghidupkan sunah ajaran dan syiarnya, mencintai ahli baitnya dan menghormati 
seluruh shahabatnya. Semoga kita semua termasuk orang yang benar-benar cinta sejati dengan 
tulus kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh ahli bait dan shahabatnya serta bisa 
meneladani prilaku dan jejak-jejak mereka... 


Celah nona! dia JT Ceng peang del AI ho HAL Uigpl 333 Un y Laka Yee Kong Elo C3 ordo uya Ulasel meli 
CElali slagll Coio dual 9 Comel ga Ad Uso, en V3 SSI Aam el LE gan Upi) om Aulool K3 
Ca Kay Ad Kab Of Ulyeo Ty Urai mung AT lay AI AI AAL Laka de Al ebay Ud) Idi yong 


Laka Ya Allah Tuhan kami, anugerahilah kami semua untuk bisa mencintai dengan sesungguh- 
sungguhnya kepada Junjungan kami Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan kepada seluruh 
ahli baitnya yang suci nan mulia, dan kepada seluruh sahabatnya. Ya Allah, anugerahilah kami 
kelak pada hari kiamat berada di bawah naungan bendera Junjungan kami Baginda Nabi 
Muhammad SAW, dan masukkanlah kami ke sorga-Mu beserta rombongan para Nabi, para 
shiddigin, para syuhada' dan shalihin. Karena, merekalah teman-teman sejati yang sesungguhnya. 
Ya Allah...Limpahkanlah Sholawat dan Salam-Mu kepada Junjungan kami Baginda Nabi 
Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan shahabatnya. Ya Allah... Sungguh segala puji 
hanya bagi-Mu semata Ya Allah Tuhan alam semesta.....” 


KEUTAMAAN MAULID BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW DAN HIMBAUAN BAGI UMAT 
ISLAM UNTUK MERAYAKANNYA 


Dengan adanya seluruh data-data yang konkrit dan akurat tersebut di atas, maka perlu diketahui, 
bahwa sesungguhnya kelahiran Beliau Baginda Rasulullah SAW adalah suatu nikmat yang paling 
agung yang Allah SWT anugerahkan khusus untuk kita semua umat Islam. Berkat jasa-jasa Beliau 
semata, kita telah dipilih oleh Allah SWT untuk mendapati berbagai limpahan Rahmat Belas Kasih 
Sayang Allah SWT di dunia, di alam barzakh, di padang makhsyar dan di akhirat kelak. Sungguh 
hanya karena syafaat Beliau semata, kita kelak bisa mendapati segala kebahagiaan, kenikmatan, 
kedamaian, kelezatan, kesenangan yang abadi dan kedudukan yang tinggi di sorga Allah SWT 
yang kekal abadi selama-lamanya. Intinya, segala anugerah dan kenikmatan yang kita dapati, baik 
di dunia maupun di akhirat, semata-mata adalah berkat permohonan Junjungan Kita Baginda Nabi 
Muhammad SAW kepada Allah SWT. 


Maka, sungguh benar-benar sangat pantas dan wajar sekali, serta alangkah mulianya apabila kita 
yang sebagai umat yang sangat dicintainya dengan bangga dan senang hati setulus-tulusnya 
mengagungkan dan merayakan Maulid Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga 
saling berlomba dalam kebajikan ( dengan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran dan materi) 
dengan tulus ikhlas untuk menyelenggarakan dan mensyiarkan maulid Baginda Nabi Muhammad 
SAW serta menyambut, menghormati dan menjamu tamu-tamu agung Baginda Rasulullah 
Muhammad SAW. Adakah kebajikan yang lebih utama dan lebih mulia dari pada menjamu dan 
menghormati tamu-tamu Rasulullah Muhammad SAW ...? 


Maka, sungguh sangat mulia dan indah sekali bila perayaan maulid tersebut benar-benar 
dilaksanakan dengan tulus ikhlas demi mengikuti anjuran dan prilaku para ulama sholihin, sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5542 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wujud ungkapan rasa syukur yang agung kepada Allah SWT serta sebagai ta'dhim 
(penghormatan) dan cinta yang tulus sejati kepada junjungan dan pemimpin agung kita Baginda 
Rasulullah Muhammad SAW. 


Dan sungguh sangat indah sekali apabila seorang ayah/orang tua senantiasa memperhatikan 
anak-anaknya dengan memahamkan kepada anak-anaknya tentang keutamaan-keutamaan 
Baginda Nabi Muhammad SAW serta keutamaan-keutamaan wali-wali Allah SWT agar anak- 
anaknya mencintainya serta senantiasa condong untuk meneladaninya. Dan juga mengajak 
mereka untuk menghadiri perayaan Haul seorang Waliyyullah, serta menghadiri perayaan Isra' 
Mi'raj dan Maulidnya Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, agar terlimpahkan Rahmat 
(Belas Kasih Sayang) Allah SWT kepada mereka sehingga kelak menjadi anak-anak yang sholeh 
yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta berbakti kepada kedua orangtuanya. 


Dan bagi ibu-ibu rumah tangga hendaklah senantiasa mempelajari sirah/ sejarah Baginda Nabi 
Muhammad SAW serta sirah/sejarah istri-istrinya dan putri-putrinya Baginda Rasulullah 
Muhammad SAW yang sangat suci mulia, dan mengajarkan semua itu kepada putri-putrinya 
sehingga benar-benar mengenal Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan 
mencintainya sampai dijadikan idolanya serta ketagihan untuk selalu bersholawat kepada Beliau 
Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya orang yang bersholawat satu kali saja 
kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah SWT akan melimpahkan sepuluh Rahmat- 
Nya kepada orang tersebut. Dan jika Rahmat Allah SWT terus menerus melimpah, maka bisa 
dipastikan bahwa si anak gadis tersebut akan mendapati taufig dan hidayah dari Allah SWT 
sehingga tumbuh menjadi 'mar'ah sholihah' (wanita sholihah) yang senantiasa taat kepada Allah 
SWT dan Rasul-Nya, patuh pada orang tuanya dan selalu berbakti kepada suaminya. 


Oleh sebab itulah, setelah kita mengetahui keutaman-keutaman Baginda Nabi Muhammad SAW 
di Sisi Allah SWT, maka demi untuk mengungkapkan ketulusan cinta kita yang sesungguhnya 
kepada Baginda Nabi Muhamnmad SAW, serta kebanggaan kita sebagai umat yang dikasihinya, 
dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT atas anugerahnya yang paling agung ini., 
maka kita panggil saudara-saudara muslim kita untuk berkumpul di suatu majlis suci nan 
terhormat yang disitu dibacakan maulid agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita 
bacakan sirah/ sejarah perjalanan kehidupannya yang indah laksana mutiara yang tiada duanya. 
Kita lantunkan gashidah-gashidah dan puji-pujian yang mulia untuknya dengan hati dan jiwa yang 
meluap penuh dengan kegembiraan dan rindu yang mendalam kepadanya. Kita lepaskan segala 
pikiran duniawi. Yang ada saat itu adalah kita maksimalkan hati dan pikiran kita penuh dengan 
pengagungan dan kerinduan yang memuncak kepada Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad 
SAW dengan suasana yang penuh khidmat, ta'dhim, berpakaian sopan nan rapi serta memakai 
minyak wangi, bukhur atau wangi-wangian yang semerbak harum baunya, sehingga kita benar- 
benar bisa hudlur merasakan bahwa kita benar-benar telah bersimpuh dan menghadap di 
depannya. Dan Alhamdulillah, para habaib dan ulama kita telah menghadiahkan kepada kita 
rangkuman karangan mereka berupa kitab-kitab maulid yang sangat indah dan agung sekali yang 
didalamnya tercantum berbagai macam kemuliaan dan keagungan Baginda Nabi Muhammad 
SAW di Sisi Allah SWT yang disertai dengan data-data dari Ayat-ayat Kitab Suci Al-Guran dan 
hadis-hadis Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diantaranya adalah: 


O Sid SUNYI go Maulid Syaraful Anam, 
D Jyo saw3Jl Maulid Diba' Lil-Imam Abdur Rahman Ad-Diba'i, 
O Igo bow ) JI Maulid Simtud Duror Lil-Habib Al-'Arif Billah Ali bin Muhammad Al-Habsyi 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5543 


O Joo slusll go WI Maulid Adl-Dliyaa'ul Laami' Lil-Habib Ad'Da'i Ilallah Umar bin Hafidz, dan 
kitab-kitab maulid lainnya. 


Yang mana apabila kita baca salah satu saja dari kitab-kitab maulid tersebut, insyaAllah kita akan 
mendapati keberkahan dan limpahan Rahmat Belas Kasih Sayang Allah SWT berkat Junjungan 
kita Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Sesungguhnya para auliya' dan ulama sholihin telah menganjurkan kepada kita agar melestarikan 
bacaan Kitab Maulid tersebut pada acara-acara pengantin (saat akan dilaksanakan akad nikah), 
pada acara khitan, pada saat mau perpindahan rumah, dan pada acara Walimatut Tasmiyah' 
yakni memberi nama pada seorang bayi yang telah lahir, agar acara tersebut dilimpahi 
keberkahan oleh Allah SWT. 


Dan seyogyanya pula kita jangan tergesa-gesa untuk berprasangka buruk kepada saudara- 
saudara kita kaum muslimin yang tidak menghadiri acara maulid Nabi Muhammad SAW , justru 
hendaknya kita berprasangka baik kepada mereka. Mungkin mereka ada kesibukan lain yang 
menghalangi untuk menghadirinya, atau ada kemungkinan mereka belum mengetahui 
keutamaannya. Maka di sinilah tugas kita untuk memberitahu tentang keutamaannya agar mereka 
bisa mendapati apa yang kita dapati dari keutamaan-keutamaan maulid tersebut. 


Kecuali bagi orang-orang yang terang-terangan ingkar dengan acara maulid Nabi Muhammad 
SAW, maka hal itu sangat berbahaya sekali baginya, dikhawatirkan dia tidak mendapatkan 
Rahmat dari Allah SWT. Karena Rahmat Allah SWT semua di alam semesta, datangnya adalah 
semata-mata melalui Baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah SWT, 


107 ss! (ondel Ra, YI Ika Lag ( 
Yang artinya kurang lebih 


“Sesungguhnya, tidaklah Kami (Allah SWT) mengutusmu (wahai Nabi Muhammad SAW) 
melainkan untuk (menjadi) Rahmat (Belas Kasih Sayang) bagi alam semesta” 


(@.S. Al-Anbiya' 107) 


Dan bagi para panitia yang bertugas mulia untuk menyelenggarakan acara Maulid Nabi 
Muhammad SAW, maka demi untuk membahagiakan Baginda Rasulullah Muhammad SAW, 
sungguh sangat mulia sekali apabila mereka menyediakan juga tempat yang khusus bagi kaum 
wanita, sehingga mereka (para wanita) tidak berkumpul/berdesakan dengan laki-laki serta tidak 
dipandang oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena hal ini (kumpulnya laki-laki dan wanita 
yang bukan muhrimnya) adalah sangat mengecewakan Baginda Rasulullah Muhammad SAW. 


Dan hendaknya pula panitia tersebut tidak menerima sumbangan selain yang jelas-jelas diberikan 
dengan sukarela. Karena sumbangan yang diberikan dengan ikhlas maka akan menjadi barokah 
dan obat. Sebaliknya jika sumbangan tersebut datangnya dari orang yang terpaksa maka akan 
menjadi racun dan penyakit, apalagi kalau sumbangan tersebut dari uang haram. 


Sementara bagi para kaum wanita yang berhalangan hadir, juga bisa ikut andil dan ambil bagian 
dalam acara maulid tersebut, dengan membikin berbagai macam makanan, kue-kue dan minuman 
yang sekedarnya (tidak berlebihan/memaksakan di luar batas kemampuannya), dan diniati untuk 
menjamu kepada tamu-tamunya Rasulullah SAW . Karena mereka tidak hadir pada perayaan 
maulid, kecuali demi untuk mengagungkan dan cinta kepada Baginda Rasulullah Muhammad 
SAW. 


Dan bagi panitia yang betul-betul mencintai Baginda Nabi Muhammad SAW dengan setulus- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5544 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tulusnya, hendaknya menyempurnakan acara tersebut dengan memanggil seorang alim yang 
sholih agar memberikan penjelasan khusus tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah 
Muhammad SAW, sehingga mauidloh-mauidlohnya bisa benar-benar bermanfaat bagi umat, 
khususnya pada generasi muda Islam agar mereka bisa benar-benar mengenal dengan 
sesungguhnya kepada keagungan pribadi Rasulullah Muhammad SAW, sampai kepribadian 
Baginda Rasululllah Muhammad SAW melekat di hati mereka dan mereka hanya mengidolakan 
Baginda Rasululllah Muhammad SAW dalam kehidupannya, sampai tergerak hatinya untuk 
bersemangat dan tulus meneladani serta mengikuti prilaku Baginda Rasulullah Muhammad SAW 
dalam menuju kepada keridloan Allah SWT. Maka, apabila hal itu tidak dilakukan oleh Da'i 
(penceramah) tersebut, apalagi kalau pidatonya dipenuhi dengan senda gurau yang bisa 
menghilangkan kharisma keagungan maulid Nabi Besar Muhammad SAW, sungguh hal itu akan 
mengecewakan baginda Nabi Muhammad SAW dan para hadirin (tamu-tamu Rasulullah maSAW), 
yang jauh-jauh hadir semata-mata hanya ingin mengenal sirah/sejarah Baginda Nabi Muhammad 
SAW. 


Maka mereka semua, baik panitia yang bekerja keras untuk menyukseskan acara maulid, atau 
para donator yang memberi infag dengan ikhlas sukarela, ataupun yang datang meninggalkan 
segala urusan duniawinya, ataupun para panitia dan ibu-ibu/ wanita yang membuat makanan/ 
minuman di dalam rumahnya untuk menjamu tamu-tamu Rasulullah Muhammad SAW, semuanya 
tanpa terkecuali akan mendapati segala keistimewaan-keistimewaan dan keberkahan-keberkahan 
Maulid Agung Baginda Nabi Muhammad SAW. Sabda Baginda Nabi Muhammad SAW: 


Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya, barang siapa yang mengagungkan maulidku, maka kelak (pada hari 
kiamat) aku (Nabi Muhammad SAW, tidak akan mengecewakan mahabbahnya, namun aku) akan 
memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat (agar diampuni dosa-dosanya sampai masuk 
sorganya Allah SWT)”. 


Sebagaimana pula yang disebutkan pula oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitamiy di kitabnya An- 
Ni' matul Kubra “Alal-Aalam hal 9 : 


Dp PI Ie S3 Lal 3 EA adl pm yA adl Ol PLAY! JU 
Ulu Jas USA Gaeely abal Long Uya elu y dala db aa cai Ag HA ya Ab Aang ASLI napa ur AA£ ey! JU 
HI Uk 3 OS) bal) shah Undrekaall aa KALA pay Al dita al, Lam joy 

Yang artinya kurang lebih: 


“Imam Syafi'i Rahimahullah. berkata: barang siapa yang mengundang saudara-saudaranya untuk 
mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, menyuguhkan makanan dan menyediakan tempat 
untuk mereka dengan ikhlas. Dan disitu dilaksanakan amalan-amalan/ bacaan-bacaan untuk 
mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka orang tersebut (yang menjadi sebab untuk 
diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW), kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah 
SWT beserta para shiddigin, syuhada' dan sholihin dan akan dimasukkan ke sorga Allah SWT 
yang dipenuhi dengan segala kenikmatan yang abadi”. 


Dalam kitab yang sama hal 10 disebutkan, 


did GP) oya Reny) Ah Ai pelan dat Ah Ula Cai Wa Ab Tai Lan ya Akh ya 10an AI ya Jaka! (Syed FLY! JB 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5545 ) 


Kl Ga OS Gg oya lag tele AI alan JB A8) pelan dala AI aka ai! Rena VI ag SS aa LV Y 
Yang artinya kurang lebih: 


“Imam Sirri As-Sigthiy Rahimahullah. berkata: barang siapa yang mendatangi tempat untuk 
merayakan Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah menuju tempat 
yang merupakan taman diantara taman-taman sorga. Karena dia tidak menuju tempat tersebut 
kecuali karena cinta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Baginda Nabi 
Muhammad SAW telah bersabda: 


KI Ga OS gi uya 


“Sesungguhnya, barang siapa yang benar-benar tulus mencintaiku (Baginda Nabi Muhammad 
SAW), maka kelak dia akan di sorga bersamaku”. 


Dalam kitab yang sama hal 10 disebutkan, 


el dala AN ke ai Wya Ah SP US y Amana yi aa ya Lai Abapd ygiy Oya Al gali do ya 2d! Jie FLY! JB 
Olga yA JL Ilas AI gang OS WS Jaf (de ISIS alay Aom! gi Aman gi Call IS ASIN nia Y) 


Yang artinya kurang lebih: 


“Imam Jalaluddin As-Suyuthi Rahimahullah. Berkata: Sesungguhnya tempat mana saja, baik itu 
masjid, rumah ataupun tempat lainnya, di situ dibacakan maulid Baginda Nabi Muhammad SAW, 
maka seketika para malaikat akan datang mengelilingi tempat tersebut untuk mendoakan kepada 
seluruh orang yang hadir, sehingga Allah SWT melimpahkan Rahmat (Belas Kasih Sayang) dan 
Keridloan-Nya kepada mereka semua”. 


Dan diantara tanda-tanda cinta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sering menyebut 
namanya dengan selalu bersholawat kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Seorang 
Waliyyullah Besar Al-'Alim Al-'Allamah Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasaniy di kitabnya As- 
Sirah Nabawiyyah juz 3 hal 106, 


106 52 II AI Apel 2 poll 3 gal! ON (aj AA all JB 
OB oya JST Uas al yah dala BANI AS yo SS BS peang dal AI eho AP LAN yag 
Yang artinya kurang lebih: 


“Bahwa sesungguhnya diantara tanda orang yang benar-benar mencintai Baginda Nabi 
Muhammad SAW, adalah dia akan senantiasa menyebut namanya dan selalu bersholawat 
kepadanya. Karena orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan selalu menyebut dan 
mengingatnya”. 


Maka, marilah kita perbanyaki mengingat dan menyebut-nyebut sirah atau sejarah prilaku 
Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai keteladanan utama kehidupan kita serta 
kita perbanyaki membaca sholawat dengan hudlur dan ta'dhim (mengagungkan) kepada Baginda 
Nabi Muhammad SAW...Karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa 
sesungguhnya tidak ada penawar untuk membersihkan hati yang kotor sehingga menjadi baik 
kecuali dengan memperbanyaki bersholawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dari hati 
yang penuh dengan cinta dan mengagungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. 
Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syeikh Abdullah Sirajuddin di kitabnya Ash-Sholat “Alan- 
Nabiy SAW hal 110: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5546 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


110 pp Ale DI ale AI ae NAN 3 adl ole Al Ae asi Ju 
Ball OB Ce al" peluny dala AI ke AI Iyan, JB JB d2 AI eng Baya Id ye Wb Gent pay Raat Ul sal yh 
SDS je 

Yang artinya kurang lebih: 


“Baginda Rasulullah Muhammad 'SAW bersabda: Perbanyakilah oleh kalian (hai umatku) 
membaca sholawat kepadaku. Karena sesungguhnya sholawat kalian kepadaku adalah untuk 
membersihkan diri kalian (dari sifat-sifat yang keji (sombong, ujub, riya, dengki, hasud dll..), 
bahkan bisa melebur dosa-dosa kalian. )”. 


P9 OP - Ss ni ai 
an) 
Yang artinya kurang: 


“Hanya Allah SWT yang memberi taufig dan hidayah. (Sesungguhnya) barang siapa yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang bisa menyesatkan, dan barang 
siapa yang ditagdirkan tersesat oleh Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang bisa 
memberinya hidayah. (Sungguh) kami hanya pasrah kepada Allah SWT Dzat yang mencukupi kita 
semua, dan Dia-lah sebaik-baiknya Dzat yang mewakili.Dan tiada daya upaya dan kekuatan 
melainkan dengan izin Allah SWT..” 


Dan apabila dalam rangkuman kami ini ada kesalahan dalam penulisan kata-kata ataupun 
kekhilafan dalam menerjemahkan lafadz, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. 


Semoga Allah SWT memberikan Taufig, Hidayah serta kemudahan-Nya kepada kami agar bisa 
melanjutkan sebagian dari sejarah Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelengkap kitab 
ini, dari lahirnya sampai akhir hayat Beliau Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan akan kami 
fokus dalam menceritakan agungnya peristiwa Isra' Mi'raj Baginda Nabi Muhammad SAW. 


Dan kami tutup rangkuman kitab ini dengan sholawat kepada Baginda Nabi Besar Muhammad 
SAW: 
»y Milis Y UAP Ad GA Le Lea Salin Aalky dah Loe UV ya U Un dad Ll pir AA Uulaw Gde Shey lag Io reli 
AI Ska pl yua AI gl JAS daa | JT deg ad Hlell Situs Ja sil 
Ya Allah, limpahkanlah selalu Sholawat (Rahmat Ta'dhim), Salam Sejahtera dan Keberkahan-Mu 
kepada Junjungan kami Baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak Keagungan Cinta-Mu padanya. 
Dan anugerahilah kami untuk semakin meningkat kecintaan kami padanya. Ya Allah Sesembahan 
kami. Demi keagungan derajatnya di Sisi-Mu, lapangkanlah segala kesulitan yang menimpa kami. 
Ya Allah Tuhan kami. Sungguh kami tidak memohon untuk menolak @odlo' @odar-Mu. Namun 
limpahkanlah keringanan dan Belas Kasih Sayang-Mu terhadap segala ketentuan/ketetapan-Mu 
kepada kami. Ya Allah limpahkanlah pula Sholawat, Salam dan Keberkahan-Mu kepada seluruh 
keluarga dan shahabat Baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak bilangan makhluk-makhluk-Mu 
dan sekekal keabadian Kekuasaan-Mu.......... 
2a2 JLN delowoly JULI Sy pesek KAL Uadas jLandll Ol lay JII B3 Jha II mag IL Je ae “AI 
Ilasly Al ai 


“Ya Allah, limpahkanlah selalu Sholawat (Rahmat Ta'dhim)-Mu kepada Junjungan kami Baginda 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5547 


Nabi Muhammad SAW, Nabi Agung yang sebagai sumber segala cahaya dan sebagai sumber 
segala rahasia alam malakut dan Nabi Agung yang sebagai obat/penyejuk hati dari sagala- 
galanya, dan sebagai kunci atas segala kemudahan. Beliaulah Baginda Nabi Muhammad SAW 
Kekasih-Mu yang telah Engkau pilih dari seluruh makhluk-Mu. Dan limpahkanlah pula Sholawat- 
Mu kepada para keluarganya yang suci nan mulia dan seluruh shahabatnya yang sangat jujur dan 
setia sebanyak anugerah yang Engkau limpahkan kepada semua makhluk-makhluk-Mu”. 


BS pg Bl Rang Sele Il 
Alhamdulillah dengan ijin Allah SWT , 
Rangkuman Kitab Nurul Musthafa ini selesai pada 
Hari Kamis, 12 Rabi'ul Awwal 1429 H./20 Maret 2008 M. 
sia 5 
OS Ie ibanah po J eta AI ya AAL ga 
d— Hi Slast INI BJ Ep LIL al L 
MN ML IL J — AH Tah LS 
AI al 3 Vs BUS) —— yi MA Ja 5 
— la —ad CB Uji pe pak 5 am 
OM Jari Jami UJ — TS GUI mad 
Duhai Baginda Rasulullah SAW..... 
Sungguh.... cahayamu telah meliputi seluruh alam semesta 
Engkaulah Junjungan dan Pujaan hati kami 
Engkau Rasul Pilihan Kekasih Allah SWT (1) 
Duhai Baginda Rasulullah SAW..... 
Allah SAW Dzat Yang Maha Agung 
Telah melimpahkan keindahan dan kemuliaan yang sempurna kepadamu 
Engkaulah mataharinya semesta alam yang sesungguhnya 
Hanya Engkaulah yang membawa kedamaian sejati kepada kami.. (2) 
Duhai Baginda Rasulullah SAW... 
Cahayamu yang terang benderang 
Telah meliputi seluruh alam 'Arwah' 
Betapa banyak kafilah datang berbondong-bondong 
Membawa cinta suci nan mulia menuju tanah suci Makkah dan Madinahmu...(3) 
Duhai Baginda Rasulullah... SAW 
Telah cukup sebagai kemulian dan keagunganmu 
Hanya Engkaulah yang paling dekat di sisi Allah SWT di magom yang paling tinggi (4) . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5548 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ya Allah Dzat Yang Maha Menciptakan segala sesuatu 
Anugerahilah kami untuk bisa sampai di sisinya dan mendapati syafaat darinya 
Nabi Agung yang paling mulia dari Seluruh makhluk -makhluk Allah SWT (5) 
Ya Allah Dzat Yang Maha Memberi...sampaikanlah pujaan sholawat dan salamku 
Kepada Pemimpin Agung Junjungan Kami 
Yang memiliki segala sumber rahasia-rahasia dan segala cahaya alam semesta 
Baginda Rasulullah Muhammad SAW............... (6) 
SAMBUTAN | 
Dari : Ad-Daa'i Ilallaah Habib Muhdlor bin Umar bin Ahmad Al-Jufri, 
Tegal — Jawa Tengah. 
PN AIA em 
UEA V3 Vy JA V2) oag emng AT ly LA Segan) Vika (de #39 s0 ya D yana Y (SAN MAA 
Say! 
Bahwa sesungguhnya saya telah mengkaji kandungan kitab Nurul Musthafa ini yang telah 
dirangkum oleh saudara saya Al-Habib Murtadho bin Abdullah Alkaf. Dan saya benar-benar telah 
melihatnya sebagai suatu kitab yang sungguh-sungguh sangat indah susunannya tentang kisah 


Cahaya Agung Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sejak perpindahan Nur Agung tersebut dari 
Nabi Adam AS hingga lahirnya Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. 


Dan sesudah mengisahkan perjalanan Nur Agung Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Beliau 
menerangkan tentang “Keutamaan Maulid Baginda Nabi Besar Muhammad SAW" dengan disertai 
dalil-dalil yang sangat jelas dan akurat yang dinukil dari kitab-kitab para ulama ahlussunnah 
waljama'ah yang sangat kredibel dan tidak diragukan lagi kebenarannya. 


Dan kisah Nurul Mushthafa ini sangat bermanfaat bagi para da'i untuk disampaikan kepada umat 
Islam, agar benar-benar mengakar di hati mereka kecintaan yang agung kepada Baginda Nabi 
Besar Muhammad SAW serta mengikuti jejak prilakunya yang sangat suci mulia. 


Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kitab ini, kepada pengarangnya dan kepada 
orang-orang yang membacanya..Aamiin. 


BIAAI, Gal AL 

BS pg Al Rang Sale Il 
BA 

AI ea 

SAB AA og as ul La 


SAMBUTAN II 
Dari : Ustadz Hasan bin Abdus Syakur, Demak — Jawa Tengah 


PN GAB AI em 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5549 ) 


Comal 9 . aa) dp 9 JT dea IS Vakum Pant (NI, SN Pun) Wali oa ds MN) soda ( & II 
dng Ul Lol aga dl Olah ab: 
Sungguh saya telah membaca kitab Nurul Mushthafa ini yang telah dirangkum oleh Al-Habib 


Murtadho bin Abdullah Alkaf, yang mengungkapkan tentang keagungan Baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW di sisi Allah SWT. 


Semoga Allah SWT menganugerahkan kemanfaatannya kepada semua umat Islam (baik laki-laki/ 
perempuan, besar/kecil). Serta melimpahkan kepada mereka semua kecintaan yang agung 
kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sampai menjadikan semua akhlak dan prilaku 
Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai segala-galanya baginya. Dan menjadikan Beliau 
sebagai satu-satunya idolanya. Sehingga terlindungi dari musuh-musuh Islam yang ingin 
menghancurkan pilar-pilar keagungan agama dan keluhuran akhlak mulia Islam. 


Semoga Allah SWT melimpahkan Taufig dan Hidayah-Nya kepada kita semua menuju jalan yang 
benar. Aamiin. 


mei! DI mad! II UI AI, 
SS pg Al Rang Sale Ill 
San 
JAN AS 01 Ga Slash 


Sumber : 


http://peparingbongkar-ajaranwahabi.blogspot.com/2012/09/kajian-kitab-nurul-musthofa-1-karya- 
al.html 


Untuk Membaca sambungannya, silahkan buka : 


http://peparingbongkar-ajaranwahabi.blogspot.com/2012/09/kajian-kitab-nurul-musthofa-2-karya- 
al.html 


http://peparingbongkar-ajaranwahabi.blogspot.com/2012/09/kajian-kitab-nurul-musthofa-3-karya- 
al.html 


1985. KHITAN NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU "ALAIHI 
WA SALLAM 
PERTANYAAN: 
Muhammad Megawan 
Badhe tanglet....kapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetak ? / sunat / khitan ) 
JAWABAN: 
2 Abdullah Afif 
Dalam Kitab al Barzanji : 
Sa ag Sa GA Ui dn Io 
WA WULIDA  SHALLALLAAHU "ALAIHI WASALLAMA  NAZHIIFAN — MAKHTUUNAN 
MA@THUU'ASSURRATI BIYADIL @UDRATIL ILAAHIYYAH 
Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam dilahirkan dalam keadaan bersih, telah dikhitan, telah dipotong 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5550 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tali pusernya oleh kekuasaan Allah. 
Da YR tag 
THAYYIBAN DAHIINAN MAKHULATAN BIKUHLIL 'INAAYATI 'AINAAH 
Wangi tubuhnya, kedua matanya memakai celak. dengan celak hasil perhatian Allah 
WAAIILA KHATANAHUU JADDUHUU 'ADBUL MUTHTHALIBI BA'DA SAB'! LAYAALIN 


SAWIYYAH ,Namun ada yang mengatakan bahwa beliau di khitan oleh kakeknya “Abdul 
Muththolib setelah sempurna berusia tujuh malam.. 


2 Begawan Sinting AlasRoban 

Bahwa sesungguhnya Baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota yang paling mulia di Sisi 
Allah SWT di muka bumi ini. Yaitu kota Makkah Al-Mukarromah, sebagaimana disebutkan dalam 
kitab Zaadul Ma'aad Lil Imam Ibnu Gayyim Al-Jauziy juz 1 hlm 47: 


Oce Lw we We Ie 0 a12 Ie OR Iwe 3. 0 LS o0 - 2 a20 ge 2.9. 0. 9 2 ace See ON II 9 .. 9 - 
ala Al ae denada Sai dilema MP plpadl Ale ng Led pil Lagi JUN, SU uya Ilai) dilougan 2 jleteel ILA ag 
(EVAN ep jp pad cal PL Sl 2) pelan 


Yang artinya kurang lebih : “Sesungguhnya Allah SWT telah memilihkan untuk kekasih-Nya 
tempat lahir yang paling baik dan paling mulia yaitu kota Makkah Al-Mukarromah”. 

Dan dalam kitab “Umdatul @ori Syarakh Shahih Bukhari juz 7 hlm 257 Baginda Nabi Muhammad 
SAW bersabda: 


NE SAS TA Tb GBI Bklas ) ani Le Ia ena Gi Yap AI Il Goat PI al LA, 
Yev) 


Yang artinya kurang lebih : “Demi Allah sesungguhnya engkau (Makkah) adalah bumi yang paling 
mulia dan paling dicintai Allah SWT. Kalau bukan karena aku diperintah untuk keluar darimu 
(hijrah ke Madinah), tentu aku tidak akan keluar darimu”. 
Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini 
adalah Masjidil Haraam sebagaimana Firman Allah SWT: 


Pa - 2.9 #3 BL De 19. a - 3 o-. 9 bl 
(ate un ina Gala lan 3 csi Ci by cma Jji | 


Yang artinya kurang lebih : “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat 
beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk 
bagi semua manusia “ (@.S.Aali Imraan 96) 

Dan mengenai tanggal lahirnya Beliau Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sebagaimana 
disebutkan di kitab Madaarijus Shu'uud Lil Imam Nawawi Al-Bantaniy hlm 12 bahwa menurut 
pendapat yang unggul di kalangan ulama ahlus sunnah waljama'ah, sesungguhnya Beliau SAW 
lahir pada saat menjelang fajar hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun Gajah. 

Dan sesungguhnya Allah SWT mempunyai kehendak agar tiada seorang makhlukpun yang 
melihat aurat kekasih-Nya, sehingga Beliau Baginda Nabi Besar Muhammad SAW dilahirkan 
dalam keadaan sudah khitan dan terputus tali pusarnya.Sebagaimana disebutkan dalam Kitab 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5551 | 


Sirah Ibnu Katsir Juz 1 hlm 208 : 


MS gih Bo) Nogyna Up32 peking dala Al an Ab Jang My JB Aa Ab og Abah AP ey edi dal 92 Uber sal 02 
YApP1ga) 


Yang artinya kurang lebih : “Shahabat Abbas bin Abdul Muthalib RA berkata: Bahwa 
Sesungguhnya Baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah khitan dan 
terputus tali pusarnya (dalam keadaan bersih dan suci )'. 

Dan juga telah disebutkan di Kitab Al-Khosho'ishul Kubra Lil-Imam Jalaluddin As-Suyuthi Juz 1 
hlm 91 : 


SAS ga JB AL Lelang ale Al ea oil 9S Lal 02 Ep ya S6 ola Hah ani ag dam Ola CP 
dm ad US oa Y & 
PNP, SR dg ae dl Idr Jail gal UU SI al) 


Yang artinya kurang lebih : “Shahabat Anas bin Malik RA berkata bahwa Baginda Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya diantara kemuliaan yang Allah SWT limpahkan kepadaku adalah aku 
terlahir dalam keadaan sudah khitan sehingga tidak ada satu makhlukpun yang melihat auratku”. 
(H.R.Imam Abu Na'im , Imam Khatib & Ibnu “Asakir). Walloohu a'lam bishshawab. 


Sumber : kitab Nurul MUSHTHOFA jilid dua,Karya Alhabib Abu Mahdi Murtadlo Alkaaf 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/492106504145496/ 


2054. SAHABAT YANG MEMANDIKAN JENAZAH 
RASULULLAH SAW 

PERTANYAAN : 

Zi Nam Khurdi Sadja 

Assalamualaikum, mau nanya, siapa yang memandikan rosulullah saw, sewaktu beliau wafat ?? 
JAWABAN : 

Sunde Pati 


Yang memandikan jenazah Rosul adalah sahabat ali bin abi tholib,yang menuangkan air sahabat 
fadlol bin abbas dan usamah bin zaid 


(00 jp LI Bay TA ri Elsa any Aaj oya Real Gale ja Jadi! SI Lem dis Jas Al nb) IS Alk 
(226 125) 3d adl SE) 

2 Tt ae RU TE an - a kei In a Io oo aa... Io 1. hg 00... ...& 0 
JAN Ig Ui JUS CB pang tele AI lo AI Iyan Sir La ade 1 cin AI Gb) € Uekal JE JB Ke ya) 
OA LA 0 L.. Pap - 8 LS ola.g Lc. .90 0. 00 Ba » 2h&0 - 00 A0 00-40 #0. - 0. 8 
BE HN ade Ogah Ih ya m3 ly JUS ena Lis dp 0 all Wis abah dls uleni lead Coba 
ta HA ear k Ta LK Ta KU ta iB SNN A0 LAN LADA GARA Ana 3 2. SN ar 

Aly 3 pe JB peng Ale AI lan Al Jyany ai Lada 2 JI Jali Lah slip Ol cnalah 3 IU ia iba SAN MOU 
AN AR ME BI Be 1 Sala Bi Naa 00 02X op - 0 a. Ce In 8 3 2. -. 80 » 

AI Jaaay SA 1 Olga Unila! oya eimly Ulee) adah laa Se peang dala AI Calo AN Sya jare Of pr Gi 

L Panen a- LN TAN Jua D Kata 0 na Sx. -g.9o 90. 1 9 “8 & 900. 3g 22X ae 
JB 2 NP pang AeleA Cal AI Iyan ya Ain Jl pn (Sin doel as Jan 4 Oa Upah 2 Gan JUS peng ade Al Gala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5552 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Le 02 ye a10 0 Ao. 


na Se EN ag AL KA Bag DA ena ai Abad im Lani Pd play ale dl Il At Ian) OP 


3 . ...3 - 
be Haa en GI Apa 1 Pang BI pam el yag JI LE DE Oi «Ama Gujy Ha 
2. 9 203 MA 902 3g, 


LA Gl da Sa OA Any data sa It, Glkal ena 


Ga @-0 


KA ea Tas Ae al ya 


AE ge Kep gl ye 


. So- 


Sa ya Oi 0 Ab Aang Sate ri G yai pilny el Gabe BI Jay BB) Ai Ul Lana: J3 
BP Jah en al Jp AG Alda gai Va U ata U cat Ya JS lh ale 
Al DS 4 ga og dedy e Ab at ca 2 de da aa Je ji ab ya ai AI IE le 


0-9 2 20 AIA 


Ame gp Hlm jani Lita CS US) dag Of gain La JUS EA 03 ya AI el 


Penekanan ta'bir, 


IS - 408 - Tut 


AAA Ga ASI padat Lea DS ega 21 Jen « ANA EN 3 
LINK TERKAIT: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/496707800352033/ 
2129. ISTRI ISTRI NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU 
"ALAIHI WASALLAM 
Oleh : Muhammad Mujtahid Muthlag 
ISTRI ISTRI KANJENG NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM 
Kebany Ty daa AD lan Unand Seng Cin OLaahy 
Debt Sako dah ng Ag pelny OT dala Al ola Cskan Hn Wlergjy Cost AI Kolpal elly GG pad) Ummi 9 pat im Kal 
Wat oya BAY tin ga yA Lema SL Los jai Ul 
Oo: 
1 — (HI de) BIUS Ula ga KENA Glen yi MIL 1 IP 0 AL ea 3 Hi LI La apr 
2 — ya aa adi dal Oya A3 ya le TH SU Lalu AA og ai Len Al ob) Kai 
(Hadly 2 engale pal oa Glenn Ga yag. 
(Mandy GMuASI Langka ramah oya Jalar to leladkl He ya LA. 
3 — Aya Jar SA Aa YA ABI A3 yi GA AS ya dad oya Un Gay Alap oa Aha, 
A— Jail y Agan oi Ternama ja jae Ga Ian ya Hii et ya oya AL AS ya Ll oya La AI ag Aja La Lah 
Ap pas ASUS Jar (gili Aan yA alay 1 ta GONE ra aa ea 
5 5 Ala oya Rana ga pal ya JM ya ML AA aga Tanya ot PE Ui at Oa ui Lan AI ay Ll Kn iya, 
Lapis AI gaby Ke oa Un US ey 
Oya Ajay jaya 0 Ah Gp IA Or EP ui MS UR Ta on BALA Oa Iya ot El) oa LS AI Kb) Jaan La Kh 
Ily daa AN oke Gal Rat Kabah! ang ten Hayat Ugal Ron oya Kemal CI Ana HARI SAS LS Ay pbb Rem Jupe (il de 
ai 
Ty gama Jar BI Aa Tg PB Ea Aa Jail Ul (ol elo) SG pd oa Lilo, 
8 — aa Jar SI An YA By po Ti 01 IP Ot PP AL AAS op Bor 0 (Wiko ) Ron pal Gn (Aan) Ran pl 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5553 


Sy. 
9 — gi gai Jr II Ion ya All Any | Alia IS Gt ai IS oa Taat DP or Oleo Gl Ca (Alay) Re Gl 
10 — GE Je SI de Ya ASI AS yi GAS oya dead Jail penlla2 01 Lagis AI 52X Cai Fals) yag Li Inai 
S3 
IL - 8 3 Jar BTA PP or AS ut MIL or PA 29 IP Ot IL AE YA ot Ina) La Ba yan, 
ot Shen SN SIS Ups Al en Alila, 
P3 SY ain AI oh Api Ce Kej (Ola li Bak) Reba YI gelang Ty dala AI Gala Gal Aa Ca cri 
Dpt C2 Uit AI gaby UI yana) CAK. O pal ia Akil JAS mela 
lay JTy tele AI an eibanah! Upper) Bb aa Unta Bb BASN AB conan jl Olgat Ulat) Ulas colusl ola 
TB SL Na AS 
— AI y SIM YI Cia yala om Tebak dl Jai Roy 2 LL rin aka Ong Ca Jt OLS 
UMMAHAATUL MU"MINIIN, ISTRI ISTRI KANJENG NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI 
WASALLAM PENGHULU PARA NABI 


Lihat daftar garis nasab kenabian (dari nabi Ibrohim 'Alaihis salaam) dan pertemuan( pernikahan) 
para istri nabi dengan beliau sendiri,, di paparkan ada sebelas orang yang mana garis nasab 
mereka dekat dengan kanjeng Nabi sendiri,,, yang diambil dari catatan sirah mereka : 

1 - Juwairiyah putri al-Harits bin Abi Dhirar bin Habib bin A'idz bin Malik bin al-Musthalig al- 
Khuzaiyah Radhiallaahu 'Anhaa, beliau dari bangsa @ahtaniyah (kemungkinan) 

2 - Shafiyyah binti Huyyay bin Akhtab bin Abi Yahya bin Ka'ab bin Al-Khazraj An-Nazhriyyah, dari 
dzuriyah Nabi Harun 'alaihis Salam dan bersambung nasab nya ke Nabi Ya'gub bin Ishaag bin 
Ibrohim 'Alaihimus Sholaatu Wassalaam 

Keduanya diatas adalah di luar nasab nya dari garis kenabian Nabi Ismail bin Ibrohim 'Alaihimas 
Sholaatu Wassalaam 

3 - Khadijah Radhiallaahu 'Anhaa binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin @ushay, Dan 
@ushay adalah merupakan kakek kanjeng Nabi generasi ke lima di atas beliau 

4 - Zaenab putri Khuzaimah Radhiallaahu 'Anhumaa bin al-Harits bin Abdullah bin Amr bin Abdu 
Manaf bin Hilal bin Amir bin Sha'sha'a bin Muawiyah dan bersambung nasabnya dari @oys 'aylaan 
bin Mudhor, Dan Mudhor adalah kakek kanjeng Nabi generasi ke delapan belas di atas beliau 

5 - Maimunah binti al-Harits Radhiallaahu 'Anhumaa bin Hazn bin Bujair bin al-Harm bin Ruwaibah 
bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sha'sha'a bin Muawiyah, dan nasab nya bersambung sama 
seperti Zaenab binti Khuzaimah Radhiallaahu 'Anhumaa 

6 - Zaenab Radhiallaahu 'Anhaa binti Jahsy bin Riab bin Ya'mur bin Shabirah bin Murrah bin Kabir 
bin Ghanm bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah, dan Khuzaimah adalah kakek Kanjeng nabi 
generasi ke lima belas di atas nya. Dan dia punya keterlibatan juga (dalam nasab) dari ibunya 
Umaymah binti "Abdul Muthollib ( bibi nya kanjeng Nabi sendiri ) 

1 - 'Aisyah binti abu Bakar (sahabat Nabi), dan ayahnya (Abu Bakar bin '"Utsman/Abu @ukhofah) 
nasab nya bersambung sampai ke Taym bin Murroh, dan Murroh adalah kakek Kanjeng Nabi 
generasi ke tujuh di atas nya. 


8 - Ummu Salamah( Hindun) binti Abu Umayyah (Khudzaifah) bin Mughiroh bin Abdullah bin Umar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5554 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bin Makhzum bin Yagadzh bin Murroh, Dan Murroh adalah kakek kanjeng Nabi enerasi ke tujuh di 
atas nya. 


9 - Ummu Habibah ( Romlah ) binti binti Shokhr( Abu Shufyan ) bin Harb bin Umaiyyah bin Abdu 
Syams bin Abdu Manaf, dan Abdu Manaf adalah kakek kanjeng nabi generasi ke empat di atas 
nya. 

10 - Hafshoh binti "Umar ( sahabat Nabi ) Radhiallaahu 'Anhumaa bin Al-Khottob, dan bersambung 
nasab nya dari 'Ady bin ka'ab, dan ka'ab adalah kakek kanjeng Nabi generasi ke delapan di atas 
nya. 

11 - Saudah Radhiallahu 'anhaa binti Zam'ah bin @ois bin Abdu Syams bin Abdu Wud bin Nasr bin 
Malik bin Hisl bin Amir bin Luayyi, dan Lu'ayyi adalah kakek kanjeng nabi generasi ke sembilan di 
atas nya. 


'Aisyah Radhiallahu 'Anhaa adalah satu satu nya orang yang menikah dengan kanjeng Nabi masih 
dalam keadaan perawan. Kesemua nya istri kanjeng Nabi wafat setelah kanjeng Nabi wafat 
kecuali Khadijah ( Penguhulu para wanita dunia) dan Zaenab binti Khuzaimah Radhiallaahu 
'Anhumaa. Kesemuanya di magamkan di pemakaman Bagi' kecuali Khadijah yang dimakamkan di 
Hujun Makkah dan Maymunah di makamkan Sarif. 


Di nukil dari : 

- Maulid Barzanji Natsar 

- Ahlu Bayt baina madrasatain Bahtsu 'An Hawiyyah Ahlul Bayt Al-Hagigiyyah Baina Madrasatain 
Al-!'tidaal Wal-Ghuluw 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/506009912755155/ 


2335. HIKMAH DI BALIK KESEDERHANAAN 


ROSULULLOH SAW 
Oleh : Ayi Yuniar (Diambil dari PISS-KTB, Versi lama) 


Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah Ibn “Abbas RA , beliau berkata, Sayyidina Umar RA telah 
menceritakan, ketika beliau masuk kerumah Rasulullah SAW beliau menceritakan, “Ketika aku 
masuk ke rumah Rasulullah SAW maka aku melihat bahwa Rasulullah SAW berada di atas 
tikarnya (yang terbuat dari pelepah kurma) maka aku duduk diatas hamparan sarung Rasulullah 
SAW, tiada apapun di bawahnya, hanya tanah dibalik sarung tersebut, maka aku lihat lambung 
Rasulullah SAW terdapat bekas hamparan tikar tempat beliau tidur, maka tiba-tiba aku pun 
terkejut, aku melihat ada segenggam/sekitar 1 sho' gandum (tidak lebih) kemudian aku pun 
terkejut, hanya terdapat 1 kulit tempat mimum air Rasulullah yang digantungkan (teramat sangat 
sederhana). Maka tanpa kusadari kedua air mataku pun mengalir...” 

Rasulullah pun melihatnya kemudian beliau bertanya, “Apa yang membuatmu menangis wahai Ibn 
Khottob?” 

Maka saya pun menjawab,“ Wahai Rasulallah, bagaimana aku tidak menangis, tikar ini telah 
memberikan bekas pada lambungmu wahai Rasulallah, Engkau tidak mempunyai harta apa-apa 
kecuali yang saya lihat. Sedangkan kita melihat bagaimana raja-raja, kaisar-kaisar yang hidup di 
istana mereka dikelilingi buah2Zan segar dan sungai2 jernih yang menyegarkan, sedangkan 
Engkau Nabi Allah, orang yang disucikan oleh Allah Ta'ala, hanya ini saja yang engkau miliki 
wahai Nabi Allah?” 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5555 | 


Rasulullah pun berkata, “Wahai Ibn Khottob, tidakkah engkau ridha, jika nanti kita mendapat 
keni'matan di akhirat, sedangkan bagi mereka hanya di dunia saja. Mereka itulah kaum yang 
disegerakan oleh Allah Ta'ala keni'matannya hanya di dunia, keni'matan sementara, sedangkan 
kita adalah kaum yang ditunda keni'matan yang didapatkan kelak di akhirat.” (Dinukil dari kitab wa 
saaili a-wushul ilaa syamaail al-rasul, fashl yang ke dua) 


de yag pekay dala AI Gaon AB Iyan Eden JL da0 AI any PU al jt Kak JB Lagis Il AI nh oeker al ea 
daa Ca IP lal YP ma ya Retak Ily datar 3 JIAS ega Ily 0g Ale Gua ga Ale IL Kenndomd IU meta 
GA SLS jai okay User 3 JI padi! lay SY lay AL gi Lali AB ol LELE alas Maue 
W OA Ol ee Ud aa al JL Ap alay Ai yinny AI ai Lily JURYI, JL Gmn GS S3 GUN Le 
Wa G bread Wp GB UI UBI AS) Ga Ala pb ellms P3 Ld Lil ed 2! 
(EA UP telat Lay plang dal AI Gal MALAH 3 OI had Iya JA II Ipojl Jia) 
Shalluu 'ala al-Nabiy! 
2386. PEMBUNUH SAYYIDINA ALI DAN MOTIFNYA 


PERTANYAAN : 
Hendra Alfatih Hidayatulloh 


Assalamu'alaikum. Para sesepuh saya mau bertanya. . . . Siapakah pembunuh sayyidina ali ?? 
Apa motif nya si pembunuh ituh ?? Bagaimana aklag atw biografi nya si pembunuh itu ?? silahkan 
yang tau jawab 3 pertanyaan itu. . Wasalam. .. 


JAWABAN : 
2 Brojol Gemblung 


Wa'alaikumussalam. Pembunuh itu bernama 'ABDURRAHMAN IBNU MULJAM. Silahkan baca 
sendiri sejarahnya : 
YUI Haha Va goal - Halal, Ala 


(34 msih Be Ia 34 AS) buya ya) say alan ary lala Wal og silas) sala LL jas Io ASER ay US lg Apa Woo 1 0) 
Ular) 453 alay sala Uasan 15 Sp USA ml No SA Lag SiS5 Wara 45 SL basa my Uya bla Sin po ag diah Tata SG NA 8, 
Ulasan go, gl pel ay c5a LA Uiarao goua yg MS) Utara, kanal — Latar gl SS 3 Si, Ik gliga say la Vig you i3 para gl claea sEUI: 
AB pain Lal, SObAI gita Lim j3 Balilita Jual! Aa Lila Linadil Lip yah iB CAR Hal AI 1 cogilaa Y IS Satang elialh puas Tila 
calall Uja 9 yan ASI lily 3 ag pas Ja, Ag ga ASASI Lil el all J3 AU Al Oa de SasSIA Ul Ll samba gal Jia Ml sal, 
Salwa gl gi glis gl Io Y 3Sa pad sira s0 Lama ati y atila Yg ma gUI gia SIKA gl kenkiga Busa gal glina | Laga ca Pat) yank Ian 
SJ slad saigp (ISA Saldo Uks ag ia ala ku alan dal) Is US 3d dailal ya Lap ai, ey 1 ala ag Ugal Wany Ap age 


Aniel d9 alun 3, Hap dah Dan SS 2 SA gp Ws Jl kes La ag LI Al Aa ia Ui La el, asa Wigoslu 
Lilat sialak Sila alisa (amel PT Ba Ae S3 33 kabar 3. (Lama Uslag Sina AA Aalal JL ks slang sala ala sim alasa Wis 
ale Igle plang Les Sampel ALS Jan ola SA NG AA sala PA, 3 JA lx) ba Bl, Ar 209 IS 9 old al ale ks Es 
Add kalap N SJ us S5 ) sae AJ sel 3a PB aan) Sa pad —, As ja h AAN Sr 5 yagku A Sp Wala Kira) Ia gal LS 97 ARA 
BAYI, basal H4 dell Ja Hala Oa JS Gagal yan Bni UC AI Uli AI an) gala Or Gam ae Juta lea) 
Anto Gaxrd land) Dual GS ISA anusal! AI ya JB Sale pati HS al Us Cita Via «Olah Skl JB ee JB $JE SIS Lag 1 J3 
Gi Ala Ca ye Se yet US Gde ye jelang "Jika AAA) ya yak MIN Ao Lai UE gg ea J3 US ya 4 Lidah Uh Ui gai (ja colt 
Cas Aliat3 "JB eba LOL So soil Ja Jab Al lai Li "Jaa alial | af) Coki siam Lai alang dale AU JI AI Joan (ja Kl A9 Ia 
Sid gg IE oli, ala Ga Wog SSI ama Yus SARI igo) yaa Agleama lay laa LA Aa Sg pa GBI ada MULIA Iis ole 
io al Asal lolos manld goa 3x Wal ya Sale MY LEDGA - Sa let alas 9g yA peta - yha saia yh, .xg gaga dalang 
Pine) Mkaa3 Wis Sc sigl us 


ALal ad Ea NYA LL ya AI Lb sa Es Ni di Kla La 3 3 Ika Karan 3 laa Sala pd 3 Ar &5 IWal 3 Sala yA ks alan 
May 213 yA Bul aah ob lantang MA Ae lal aa yA lay alan BI YA IY Maa leh 3 YOsek gaad sil, 3 ja 
ine: ya Mela ay mb la dua Lita La pil UM gUM 79 pd Allala, Usa 3: 207 gila Ehi SEA Ae M3 goal ala Sa padan 
mna ya EN ASIA GMN ay Bia aiaud gal Ill ye 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5556 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sa bu salan KA MAS 3 Ban PA Las 8 Sal Aliya (JS Um ye ga J la Usai je gmna) ILA cma Bos 20 laa 
Lab) gaul dilan KJ ilaa Je Clan Lai (JB Hua 1JB Sela ad ll AAN ya al yA Jl - AMI AN» Ha gia 98 9 An ya H3 gia 
pake IA ayat) ak ay al AJ NA lo, Y Iis IN asi gY HA 3Y ijs Yaya yag lite 3 3d: boa Al 90 she saia Sl lela 
S3 Jan de piaial Lala Li ii (Sl Yg AS yah Y JB Soya! alas Tua GI Cia pal! jaal L SAM) ane Ga Kadin JB cd Bl KET 


HA 


Masalah motive pembunuhan Sayyid 'Aly silahkan tanyakan pada sosok wanita cantik yang 
bernama GATTHAM BINTI AL-SYAJNAH .Sebagaimana yang telah terkutip dalam sejarah 
panjang diatassejarah panjang di atas. Ini profile singkat tentang 'Abdurrahma Ibnu Muljam. Dia 
sebagian dari orang yang pandai membaca al-Gur'an dan alim figh, dia pernah belajar Guran 
pada Mu'adz bin Jabal. Sehingga Imam Abu Muhammad bin Hazam berkata: Sungguh Ibnu 
Muljam adalah sosok utama penduduk bumi. Link Kitab : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-60&1D-6535 


» Mbah Godek 


Wa alaikum salam, pembunuhnya adalah abdurrahman bin muljam pada tanggal 17 romadion, 
beliau wafat dihantam pedang di keningnya sehingga menembus otaknya, cerita singkatnya yaitu 
ada 3 laki-laki dari kaum khowarij yang bertugas yaitu abdullah bin muljam, albarok bin abdullah 
attamimi dan amr bin bakar attamimi, ibnu muljam berkata, aku akan membunuh ali untuk kalian, 
albarok berkata, aku akan membunuh muawiyah untuk kalian dan amr bin bakar berkata, aku 
akan bunuh amr bin ash untuk kalian, mereka telah sepakat dan saling kompromi dan 
merahasiakan apa rencana mereka, pada suatu hari ibnu muljam berkunjung disuatu golongan 
dari bani taimir robab kemudian melihat sosok wanita yang bernama gotthom bin syajnah bin addi 
bin amir bin auf bin tsa'labah bin saad bin dzahal bin taimir robab, yang mana ayah dan 
saudaranya telah dibunuh ali, lalu abdullah bin muljam heran dan suka sama wanita tersebut lalu 
meminangnya tapi wanita itu berkata, saya tidak akan mau menikah denganmu sehingga kamu 
bisa mengobati hatiku, lalu abdurrahman bin muljam berkata, jangan kamu minta padaku kecuali 
aku akan memenuhi permintaanmu (apapun yang kau minta akan aku turuti) lalu gottom 
menjawab, aku minta 3 ribu dan kematian ali lalu ibnu muljam menjawab, demi Allah 
kedatanganku ke mesir ini hanya untuk membunuh ali maka aku akan menurutii apa yang kamu 
pintadan ibnu muljam ketemu dengan syabib bin bajroh al-asyba'i, dan menceritakan apa yang 
direncanakan dan mengajaknya untuk bergabung dan syabib menyetujuinya.. ibnu muljam pada 
malam itu menginap disitu untuk rencana membunuh ali pada waktu subuhnya dimalam yang 
ditentukan itu, asy'ats bin gois alkandi bermunajat dimasjidnya sehingga fajar tiba,dan berkata 
pada ibnu muljam, shubuh telah tertawa, lalu ibnu muljam dan syabib bergegas menghunus 
pedang mereka dan datang lalu duduk didepan lobang/pintu yang mana ali biasa keluar dari pintu 
tersebut.. pedang ibnu muljam mengenai kening ali sampai rata sehingga menembus otak 
sedangkan pedang syabib terjatuh di kubah 


(BT ALI ed y3 304 (2) MUI aa 

Ang ot yan at Ulil tenaga Aas al Ust tegal SG apl Uno d3) Lag las 3 Ai Ram 3 lag ane Ulu 
SALA eameka o PI Ae TA ya BBG Dal JB Aan op MAL Uli 3 oa ed Ulil (Ba op ai Uli, 
Iga gagal S3 0 JAS Ugal Al at oi Bipdly “BA ya Alor Ga Sialor pay Calya Gt 3 ONLY HAN uya yA 
UP esa gpal JUS Lea SAI Ig PL ya yang daglany lb al oa de SNI SY ga lak Lgi Igekalas AK. 
Ig dala Naela SUS ale gek ola yi get SES UT oa gres JEy din glat SI UT II JB) cela SI 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5557 


POLA) ya BBS ga AI pet NIAT Liga My il Alika Cam Ad den yag CA ga AI Melo 2 Jeng tia SAY Ol 
Ap AAS KENA ya let Ab ISI pemda op GAJI AE PAT teka deh mal JI ia Jera JS den, 
BS op PE yi SA ya Kim Co PUS IU Jp pen Bl SB JI Ga at oa Tai Lag OA Uban aa OS 
FI aa Tong V 2JUS (palar Arome (OT) eU Lal, Laut J3 de OS CIUJI A oa JAS or Aa or Alai Gi 
JA L mai Ika Il Glee La dy 2 IL Il or de JB CINT 2DE 2 Lela YI 3 uas Y 2d 
V3 IP der tama OS OT If oleng telan La Male» AMA 3 or Ka pemla sail Hg Ledlu L Eabesl Uay uda. 
PB lag GP kaman G SAS aa Lgi LABA gres Letsann 03 Ula Ja Of Ud 033 Gal al SL pamela ca Jie 
bit TA ak! Julia Liador Goo lelor & eLagilant Ikorth (3 Uya Koma y Kama Gal ALE Cremal! Elonas ea Ja 
Oya I get Kaler Lily Gelas (Sad kal Basa Ala aa Ga JW Ad Kanan €gou A13 1 Ae 0 adl IU — Je 
sala ab aa 1 Klep Ma Jah dal 2 ya Utat oya ai Le cab Syy LEE Uekag tele AI lo AI 
atik Ul dala Ca la Goal Cet alih ADI 23 SUS de OS AE oa Jeng esa LG baal Kia Ta Rt 
Ab FU Gal Bad Ay Aang Apa JS an OS WNA CAN NASI al Leah "OI SU TA Lah 
bad UU Lara ah PNY dee SN Ih yi" SIB angry Saga Gp SB 1 aon oya Yang Ji Or jl 
Vai Ia BUTI Sp ae Sia lela KAS JI Ing OB JI dir SPG pemda oil Sian belasan 
dalah | yen 2 JUS code Se Jerat pomeka oa Joel ce ema LAU terilor JS oya Lagale Gal aay 1 Jon Jl Kaya 
be ea pa US Len ay das toll gagah oa ly Kelas jin Ho dg UG Gas Ola cant Nyadi, 
IP C3 A3 JB Le ang al Ie OA Ol pe Sl ly BUY SL 1JB Tosin nal Cl cal jas 
honaaly Al oaal Giloil Ob — Aira Ggaa — Tb Aram MI Al, 2 JG 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594410560581756/ 
2458. SUAMI SITI KHADIJAH SEBELUM RASULULLAH 


SAW 
PERTANYAAN : 


? Alover Novia 
Asalamualaikum. Saya mau tanya.. Nabi muhamad menikah dengan siti khodijah. . Yang saya 
tanyakan siapa suami siti khodijah sebelum dengan nabi muhammad. . Matur thanx you. . 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 
Wa alaikum salam, sebenarnya khodijah itu sudah janda 2x sebelum dinikah Rosul suami pertama 
bernama atig bin abidsuami ke-2 adalah abu halah annabasyi bin zaroroh 


Ade AI lo BI Igany JI LAS Taj) HJE Gn 9S GTA ot CMS Wala pa (337 13) RAN dual 

Lg HJ Bl gt Jill La yah alay Long Lpip La & (09 ot ya or AL AP op Ale ya Jae 1 PIK 

ng pala Hii tato ce Ain DA KA Aa yi MA Gi depe LL peang dala AI ho DI Japang ena Of Ji ikas: 
Gt oa Ula dala gd ag am Ip Ui Ga JAN AS Ga Sial USAI asal Bal) oo Fl ot MIL US pd Hae 
sa #nbeud A lo NI Dipa 3S TAN An aa di Ba lay aing ojae Agil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5558 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yunus bin bakir bercerita dari ibnu ishag berkata,sebelum menikah sama Rosululloh SAW 
khodijah diwaktu masih perawan menikah sama atig bin abid bin abdullah bin umar bin makhzum,, 
kemudian atiy wafat lalu khodijah menikah dengan abu halah annabasyi bin zarorohabu yunus 
berkata yang menikahi khodijah sebelum rosululloh SAW adalah atig bin abid bin abdullah dan 
dikaruniai anak bernama hindun binti atigkemudian setelah atig baru abu halah malik bin annabasy 
bin zaroroh attamimi al-asadi yang menjadi suaminya,yang mana abu halah adalah sekutunya 
abdud dar bin gushoilalu dikaruniai anak bernama hindun binti abu halah dan halah bin abi 
halahjadi hindun binti atig,hindun binti abu halah dan halah bin abu halah semuanya adalah 
saudaranya putra-putri Rosululloh yang dari khodijah . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/612254992130646/ 


2524. SEJARAH KITAB-KITAB MAULID NABI DARI ABAD 


KE ABAD 
Oleh : Afifuddin Albatawie 


Abad Ketiga Hijrah 


Menurut al-'“Allamah Sayyid Ahmad al-Ghumari di dalam kitabnya Ju'nah al-'Attar (hlm. 12-13): 

1- “Orang pertama yang aku tahu telah menyusun mengenai mawlid ialah Muhammad bin “Umar 
al-Wagidi, pengarang kitab al-Maghazi dan kitab al-Futuh, meninggal dunia tahun 206 H, dan ada 
yang menyebut 209 H. Beliau mempunyai dua buah kitab tentangnya, iaitu kitab al-Mawlid al- 
Nabawi dan kitab Intigal al-Nur al-Nabawi, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Suhaili di dalam 
al-Rawdh sebahagian daripadanya. 


2- Demikian juga telah menyusun mengenai mawlid dari kalangan ulama terdahulu: al-Hafiz Abu 
“Abdillah Muhammad bin 'A'id, pengarang al-Sirah yang masyhur, meninggal dunia tahun 233 H. 


3- Dan al-Hafiz Abu Bakr ibn Abi “Asim, pengarang banyak kitab, meninggal dunia tahun 287 H” — 
tamat nukilan. 


Kitab al-Hafiz Abu Bakr ibn Abi “Asim ini pernah diriwayatkan oleh Imam al-Ghazali. Kata muridnya 
al-Hafiz “Abd al-Ghafir al-Farisi (w. 529H) mengenai gurunya itu: “Beliau telah mendengar 
berbagai-bagai hadis secara formal bersama-sama para fugaha'. Antara yang saya temukan bukti 
sama'nya ialah apa yang beliau dengar daripada kitab Mawlid al-Nabi SAW karangan Abu Bakr 
Ahmad bin “Amr ibn Abi “Asim al-Syaybani, riwayat al-Imam Syeikh Abu Bakr Muhammad bin al- 
Harith al-Asbahani, dari Abu Muhammad “Abdullah bin Muhammad bin Ja'far ibn Hayyan, dari 
pengarangnya. Imam al-Ghazali telah mendengarnya dari Syeikh Abu “Abd Allah Muhammad ibn 
Ahmad al-Khawari — Khawar Tabaran — rahimahullah, bersama-sama dua orang anaknya, Syeikh 
'Abd al-Jabbar dan Syeikh “Abd al-Hamid serta sekumpulan para fugaha'... Kitab tersebut di 
dalam dua juzuk yang didengar oleh beliau”. (Tabagat al-Syafi'iyyah al-Kubra, 6/212-214). 


Abad Keempat dan Kelima Hijrah 


Karya-karya mawlid di dalam abad keempat dan abad kelima setakat ini belum lagi ditemukan 
oleh al-fagir penulis. Jika ada, mohon diberitahu. Namun, penulisan mengenai mawlid ini 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5559 ) 


berterusan di kalangan ramai ulama pada abad-abad kemudiannya. 
Abad Keenam Hijrah 


4- al-Durr al-Munazzam fi Mawlid al-Nabi al-A'zam oleh al-Allamah Abu al-“Abbas Ahmad bin 
Mu'id bin “Isa al-Uglisyi al-Andalusi (w. 550H). 


5- al-'Arus oleh al-Hafiz Abu al-Faraj “Abd al-Rahman bin “Ali al-Hanbali, yang terkenal dengan 
panggilan Ibnu al-Jawzi (w. 597H). Kitab ini telah disyarah oleh Syeikh Muhammad Nawawi bin 
"Umar bin “Arabi al-Jawi (w. 1315H) dengan judul: 


(SPA CAN Ra ym! pandly Aa dala PUYI Aa ya TAS Aya Resa) AKAU (ol Wya BII OLI SSI FA 
SIA). 


Abad Ketujuh Hijrah 


6- al-Tanwir min Mawlid al-Siraj al-Munir oleh al-Hafiz Abu al-Khattab ibn Dihyah al-Kalbi (w. 633 
H). Beliau telah menghadiahkan kitab ini kepada al-Malik al-Muzaffar, raja Arbil yang selalu 
menyambut malam mawlid Nabi SAW dan siangnya dengan sambutan meriah yang tidak pernah 
didengar seumpamanya. Baginda telah membalas beliau dengan ganjaran hadiah yang banyak. 


7- (NIgoll Sgull) oleh al-Syeikh al-Akbar Muhyi al-Din Muhammad bin “Ali ibn al-'Arabi al-Hatimi (w. 
638H). 


8- “Urfu al-Tarif bi al-Mawlid al-Syarif oleh Imam al-Hafiz Abu al-Khair Syams al-Din Muhammad 
bin “Abd Allah al-Jazari al-Syafi'i (w. 660H). 


9- (DJI salad 38 Joo sll 4 ,SII) oleh Syeikh Abu Ja'far “Umar bin Ayyub bin “Umar ibn Arsalan al- 
Turkamani al-Dimasygi al-Hanafi, yang dikenali dengan nama Ibn Taghru Bik (w. 670H). 


10- (J5 Aolodll 39 go Mw Golgi) Oleh Syeikh Ahmad bin “Ali bin Sa'id al-Gharnati al-Maliki (w. 
673H). 


11 (SI bill 39 Joo will dasdll) oleh al-Allamah Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin al- 
Husain al-'Azfi. Ia disempurnakan oleh anaknya, Abu al-Gasim Muhammad (w. 677H). 


Abad Kelapan Hijrah 


12- (dagoll Vid wusol/ Il HAB ewal 49 Jgo Mw HISII curosI) oleh Syeikh Abu “Abd Allah 
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-'Attar al-Jaza'iri (w. 707H). 


13- (wiill 49 Igo sekuodll) oleh Syeikh Sa'd al-Din Muhammad bin Mas'ud al-Kazaruni (w. 
158H). la di dalam bahasa Parsi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh anaknya, 
Syeikh “Afif al-Din. 


14- (ol dil 59 go 0S Gull) oleh al-Hafiz Salah al-Din Khalil ibn Kaykaldi al-'Ala'i al- 
Dimasygi (w. 761H). 


15- Mawlid al-Nabi SAW oleh Imam al-Hafiz mad al-Din Isma'il bin "Umar ibn Kathir (w. 774H). Ia 
telah ditahgig oleh Dr. Solah al-Din al-Munjid. Ia juga telah disyarahkan oleh al-Sayyid Muhammad 
bin Salim bin Hafiz, mufti Tarim, dan diberi komentar oleh al-Sayyid Muhammad bin 'Alawi al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5560 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maliki, yang telah diterbitkan di Syria tahun 1387 H. 


16- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh Sulayman bin “Awadh Basya al-Barusawi al-Hanafi (w. 
sekitar 780H), imam dalam wilayah Sultan Bayazid al-Uthmani. 


17- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh Muhammad ibn “Abbad al-Randi al-Maliki (w. 792H), 
pengarang Syarah al-Hikam. 


Abad Kesembilan Hijrah 


18- al-Mawrid al-Hani fi al-Mawlid al-Sani oleh al-Hafiz “Abd al-Rahim bin Husain bin “Abd al- 
Rahman, yang terkenal dengan nama al-Hafiz al-Iragi (w. 808 H). 


19- (dnaull & midi 98 Jago 48 Wall duo dll le alus) Oleh al-Allamah Majd al-Din Muhammad 
bin Ya'gub al-Fairuz abadi (w. 817H). 


20- (Ros JUNI 88 Jgo )lisall) oleh al-Hafiz Muhammad ibn Nasir al-Din al-Dimasygi (w. 842H). Ia 
di dalam 3 juzuk. Beliau juga telah menulis dua buah kitab mawlid lain, iaitu: (5 sd! SsLall 49 Joo 
SalJI) dan (al Sl Jl 3 go 8 HVSII). 


21- (dasi JUS YI 98 Jgo )liSOll) oleh al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asgalani (w. 852H), dicetak di 
Dimasyg tahun 1283H. 


22- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh “Afif al-Din Muhammad bin Muhammad bin “Abd Allah al- 
Husayni al-Tibrizi (w. 855H).23- (Jl akidl «3 Jgo yul disdll) oleh Syeikh Syams al-Din 
Muhammad bin “Uthman bin Ayyub al-Lu'lu'i al-Dimasygi al-Hanbali (w. 867H). la di dalam 2 jilid, 
dan kemudian telah diringkaskan dengan judul (JadJI Jual Joos sll Jalal). 


24- (m3 s1 98 Nu saw wiull) oleh Syeikh Asil al-Din “Abdullah bin “Abd al-Rahman bin “Abd al- 
Latif al-Husayni al-Syirazi (w. 884H). 


25- (Jajal Hell 2 El 53 Jgo Sol mel MAU ko Al le sus) oleh al-'Allamah Abu al-Hasan 
“Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi al-Magdisi (w. 885H), syeikh Hanabilah di Dimasya. 


26- Mawlid al-Nabi SAW oleh al-Sayyid “Umar bin “Abd al-Rahman bin Muhammad Ba'alawi al- 
Hadhrami (w. 889H). 


Abad Kesepuluh Hijrah 


21- al-Fakhr al-'Alawi fi al-Mawlid al-Nabawi oleh al-Hafiz Syams al-Din Muhammad bin “Abd al- 
Rahman yang terkenal dengan nama al-Hafiz al-Sakhawi (w. 902H). 


28- (53 0lbull 8 Joo )lisall) oleh Syeikh Syihab al-Din Ahmad bin “Abd al-Rahman bin “Abd al- 
Karim al-Nabulusi, yang masyhur dengan nama Ibn Makkiyyah (w. 907H). 


29- N-Mawarid al-Haniyyah fi Mawlid Khair al-Bariyyah oleh al-'Allamah al-Sayyid “Ali Zain 
al-'Abidin al-Samhudi al-Hasani (w. 911H). 


30- (Pasal sudil 49 Jadl siwil) oleh Syeikhah “Aisyah bint Yusuf al-Ba'uniyyah (w. 922H). 
Barangkali ini satu-satunya kitab mawlid karya seorang syeikhah! 


31- (MISI Aoall 98 Igo 48 Wol) oleh Syeikh Tagiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad bin Abi 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5561 ) 


Bakr al-Hubaisyi al-Halabi al-Syafi'i (w. 930H). 
32- Mawlid al-Nabi SAW oleh Mulla “Arab al-Wa'iz (w. 938H). 


33- Mawlid al-Nabi SAW atau Mawlid al-Daiba'i oleh al-Muhaddith Syeikh “Abd al-Rahman bin “Ali 
bin Muhammad bin “Umar al-Daiba'i al-Syafi'i (w. 944H), murid al-Hafiz al-Sakhawi. Mawlid al- 
Daiba'i ini antara kitab mawlid yang banyak dibaca orang sehingga kini. Ia telah ditahgig dan 
ditakhrij hadisnya oleh al-'“Allamah Dr. al-Sayyid Muhammad bin “Alawi al-Maliki. 


34- Mawlid al-Nabi SAW nazam Turki oleh Syeikh “Abd al-Karim al-Adranahwi al-Khalwati (w. 
965H). 


35- Itmam al-Ni'mah 'ala al-“Alam bi Mawlid Sayyid Walad Adam dan al-Ni'mah al-Kubra “ala 
al-Alam fi Mawlid Sayyid Walad Adam oleh Imam al-'Allamah Ahmad ibn Hajar al-Haytami al- 
Makki al-Syafii (w. 974H). Ia telah disyarah oleh beberapa ulama, antaranya oleh:- Syeikh 
Muhammad bin “Ubadah bin Barri al-Adawi al-Maliki (w. 1193H) (ass dc Joo sll 4 55).- 
Syeikh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri al-Syafi'i (w. 1277H), Syeikhul Azhar dengan kitabnya 
(da3 adl ade Joo cal p35).- Syeikh Hijjazi bin “Abd al-Muttalib al-Adawi al-Maliki (w. sesudah 
1211H) (ass dc Joo malgd).- Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Mansuri al-Syafi'i al- 
Khayyat (volusl s laddl yo d5190 lol 49 Rod Jgo al 225 walgll), selesai tahun 1166H.Ibn 
Hajar al-Haytami juga telah mengarang kitab (a53 JATI 39 sal uc S5 Igo Mw AUXI) tentang 
masalah bangun berdiri ketika bermawlid. 


36- Mawlid al-Nabi SAW oleh al-'Allamah Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini al-Syafi'i (w. 
977H). 


37- Mawlid al-Nabi SAW oleh al-'Allamah Syeikh Najm al-Din Muhammad bin Ahmad bin Ali al- 
Ghiti al-Syafi'i (w. 981H). Ia telah disyarahkan oleh Syeikh “Ali bin “Abd al-Gadir al-Nabtini al- 
Hanafi (w. 1061H) (ad dc Joo sll dus). 


Abad Kesebelas Hijrah 


38- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh Syams al-Din Ahmad bin Muhammad bin “Arif al-Siwasi al- 
Hanafi (w. 1006H). 


39- al-Mawrid al-Rawi fi al-Mawlid al-Nabawi oleh al-'Allamah Nur al-Din 'Ali bin Sultan al-Gari al- 
Harawi al-Hanafi (w. 1014H). Kitab ini telah ditahgig oleh al-'Allamah Dr. al-Sayyid Muhammad bin 
“Alawi al-Maliki. 


40- (HSiiioll iwooll 98 yul go cilwadll) oleh al-'Allamah al-Sayyid “Abd al-Gadir bin Syeikh bin 
"Abd Allah bin Syeikh al-'Aidarusi (w. 1038H). 


41- (5590 lwall 99 igo sibucdll do Wil Wc sus) oleh al-Allamah Muhammad “Ali bin 
Muhammad Ibn “Allan al-Bakri al-Siddigi al-Makki al-Syafi'i (w. 1057H). 


Abad Kedua Belas Hijrah 


42- (gal sal JI mil 3S Joo all 2) oleh Syeikh Muhammad bin Nasuh al-Askadari al- 
Khalwati, yang masyhur dengan nama Nasuhi al-Rumi (w. 1130H). 


43- Mawlid al-Nabi SAW oleh al-'Allamah Muhammad bin Ahmad bin Sa'id, yang masyhur dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5562 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nama Ibn “Agilah al-Makki (w. 1150H). 


44- Mawlid al-Nabi SAW nazam Turki oleh Syeikh Sulaiman bin “Abd al-Rahman bin Solih al-Rumi 
(w. 1151H). 


45- (Ss ,90ll S9 Jl 93 Jgdll Sal) oleh Syeikh Gutb al-Din Mustafa bin Kamal al-Din bin “Ali al- 
Siddigi al-Bakri al-Dimasygi al-Hanafi (w. 1162H). Beliau turut menyusun kitab (ajo wd! S Jl «8 
»»3 Ul Joo S guill). 


46- (AJ NSII siwull ewoall 39 go Kabul) oleh Syeikh al-Aurra' “Abdullah Hilmi bin Muhammad bin 
Yusuf al-Hanafi al-Mugri al-Rumi, yang masyhur dengan nama Yusuf Zadah (w. 1167H). 


47- (dlu, 98 Jgall Soul) oleh Syeikh Hasan bin “Ali bin Ahmad al-Mudabighi al-Syafi'i (w. 1170H) 
. Kitab ini telah diberi hasyiah oleh:- Syeikh “Umar bin Ramadhan bin Abi Bakr al-Thulathi (w. 
sesudah 1164H).- Syeikh “Abd al-Rahman bin Muhammad al-Nahrawi al-Mugri (w. 1210H). 


48- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh Ahmad bin “Uthman al-Diyar bakri al-Amidi al-Hanafi (w. 
1174H). 


49- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh “Abdullah bin Muhammad Nida'i al-Kasyanghari al- 
Nagsyabandi al-Zahidi (w. 1174H). 


50- Mawlid al-Barzanji atau (xic dsmJl 49 Jgo ywll d5 XI) oleh al-Sayyid Ja'far bin Hasan al- 
Barzanji (w. 1177H), mufti Syafi'iyyah di Madinah. Kitab ini adalah antara kitab mawlid yang 
termasyhur. Saudara pengarangnya, al-Sayyid “Ali bin Hasan al-Barzanji (w. 11xxH) telah 
menggubahnya menjadi nazam. Ia juga telah diberi hasyiah oleh beberapa ulama, antaranya:- 
Al-Allamah Syeikh Muhammad bin Ahmad “Illisy (atau “Ulaisy) al-Syazili al-Maliki (w. 1299H) 
dengan judul (Jodll soil dub dc go sos) wll).- al-Sayyid Ja'far bin Isma'il al-Barzanji (w. 
1317H), mufti Syafiiyyah di Madinah dengan judul (LS3SII 291X1 ade xic jagal 4 Joo gw 
»D 11).- Syeikh Muhammad Nawawi bin "Umar bin “Arabi al-Bantani al-Jawi (w. 1315H) dengan 
judul (m5130 sawo! Ml slwiSI 59 Jl) atau (olul sewsll ale a95 Sic so3) ul) dan juga (Lusi 
Celta Ul doglrio dll Kay dl 3d dgo Mw Kd9AI wa Al9).- Syeikh “Abd al-Hamid bin 
Muhammad “Ali Kudus yang diberi judul:Mawlid al-Nabi SAW “ala Nasij al-Barzanji.- Syeikh 
Mustafa bin Muhammad al-'Afifi al-Syafi'i yang diberi judul (ai8 Sl ad aki Jodl Ho oll), 
dicetak di Mesir tahun 1293H.Kitab al-Barzanji ini juga telah diterjemahkan ke bahasa Melayu dan 
berbagai bahasa lain. 


51- Mawlid al-Nabi SAW oleh al-Sayyid Muhammad bin Husain al-Jufri al-Madani al-'Alawi al- 
Hanafi (w. 1186H). 


52- (Ngdll Hull) oleh Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Maghribi al-Tafilati al-Khalwati (w. 
1191H), mufti Hanafiyyah di al-Guds. 


53- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh “Abd al-Rahman bin “Abd al-Mun'im al-Khayyat (w. 1200H), 
mufti wilayah Sa'id, Mesir. 


54- (2aJl saaill 38 Igo Haw wd9AI we, XI9) oleh Syeikh Muhammad bin Hasan bin Muhammad al- 
Samannudi al-Syafi'i, yang masyhur dengan nama al-Munayyir (w. 1199H).55- (CJl akidl 2x 
SSI mulai 89 Igo swlI abaall) oleh Syeikh Abu Syakir “Abdullah Syalabi, selesai tahun 1177H. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5563 


Abad Ketiga Belas Hijrah 


56- (Jgdll Sewll) oleh Imam Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad al-Adawi al-Dardir al-Maliki 
(w. 1201H). Kitab beliau ini telah diberi hasyiaholeh:- al-'Allamah Muhammad al-Amir al-Saghir bin 
Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki (w. sesudah 1253H) (asal dc Joo 5 ,JI).- al-Allamah 
Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri al-Syafi'i (w. 1277H).- Syeikh Yusuf bin “Abd 
al-Rahman al-Maghribi (w. 1279H), bapa Muhaddith al-Syam Syeikh Badr al-Din al-Hasani dengan 


57- (553i Jdl JI 98 Jaoll Saull) oleh al-Sayyid Muhammad Syakir bin “Ali al-Umari al-Fayyumi, 
yang masyhur dengan nama al-Aggad al-Maliki (w. 1202H). 


58- Mawlid al-Nabi SAW nazam Turki oleh Syeikh Najib al-Din “Abd al-Gadir bin 1zz al-Din Ahmad 
al-Gadiri al-Hanafi yang masyhur dengan nama Asyraf Zadah al-Barsawi (w. 1202H). 


59- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh “Ali bin “Abd al-Barr al-Husaini al-Wana'i al-Syafi'i (w. 
1212H), murid al-Hafiz Murtadha al-Zabidi. 


6O- (dogkio 9 go swill ado Al le slug) oleh Syeikh Mustafa Salami bin Isma'il Syarhi al- 
Azmiri (w. 1228H). 


61- (Lala driwdl 39 Jg0 348 Wall olao WII ule slwg) oleh al-Allamah Syeikh Muhammad bin 
“Ali al-Syanawani al-Syafi'i (w. 1233H). 


62- (Bln 2I9INI 193 Jago will Usil alus dll le alus) oleh Syeikh “Abdullah bin “Ali Suwaydan 
al-Damiiji al-Syazili al-Syafi'i (w. 1234H). 


63- (omi bgl ball 38 Jgo sakwodll) oleh al-Sayyid “Ali bin Ibrahim bin Muhammad bin Isma'i 
al-Amir al-San'ani al-Zaydi (w. sekitar 1236H). 


64- (agii Joiell 98 Cuslsl Jao Jaw Jl) oleh Syeikh Muhammad Ma'ruf bin Mustafa bin Ahmad al- 
Husaini al-Barzanji al-Gadiri al-Syafi'i (w. 1254H). 


65- (go Sy aki) oleh Syeikh Muhammad Abu al-Wafa bin Muhammad bin “Umar al-Rifa' al- 
Halabi (w. 1264H). 


66- (all sub JI 99 Joo swill) oleh Syeikh Muhammad 'Uthman bin Muhammad al-Mirghani al- 
Makki al-Husaini al-Hanafi (w. 1268H). 


67- (duo8 Jgoll Sall) oleh Syeikh Muhammad bin “Abd Allah Talu al-Dimasygi al-Hanafi (w. 
1282H). 


68- Al-Mawrid al-Latif fi al-Mawlid al-Syarif oleh Syeikh “Abd al-Salam bin “Abd al-Rahman al-Syatti 
al-Hanbali (w. 1295H). Ia berbentuk gubahan gasidah ringkas. 


69- (Blao Jali 38 Igo Uk! JkSII) oleh Syeikh Muhammad bin al-Mukhtar al-Syangiti al-Tijani 
(w. 1299H). 


10- (laow 95 39 Jgoll Sgull) oleh Syeikh Ahmad “Ali Hamid al-Din al-Surati al-Hindi (w. 1300H). 
Beliau mengarang kitab ini dalam sekitar 100 muka surat tanpa menggunakan huruf alif! 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5564 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


71- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh Ahmad bin Gasim al-Maliki al-Hariri. Kitab ini telah disyarah 
oleh:- Syeikh Abu al-Fawz Ahmad bin Muhammad Ramadhan al-Marzugi al-Husayni al-Maliki 
(masih hidup tahun 1281H) dengan judul: (£ ab al Jl ul BI Joo Mw AVR), cetakan Mesir tahun 
1286H.- Syeikh Muhammad Nawawi bin “Umar bin “Arabi al-Bantani al-Jawi (w. 1315H) dengan 
judul: (R8 xl Jell ac Jgo Fu M0s! 4 aw), cetakan Mesir tahun 1292H. 


72- Mawlid Nabi SAW oleh al-'Allamah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (w. 1263 @ 1297H), 
diselesaikan pada tahun 1230H. Beliau turut menyusun sebuah lagi kitab mawlid yang hanya 
diberi tajuk al-Muswaddah, diselesaikan pada tahun 1234H. (Wawasan Pemikiran Islam 4 — Hj. 
Wan Mohd. Saghir, h. 132) 


13- Kanz al-Ula (fi Mawlid al-Mustafa?) oleh Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-'Aidarus 
yang terkenal dengan nama Tokku Tuan Besar Terengganu (w. 1295H). 


Abad Keempat Belas Hijrah 


74- Mamlid al-Nabi SAW oleh al-'Allamah al-Muhaddith al-Sufi Abu al-Mahasin Muhammad bin 
Khalil al-Gawuagji al-Tarabulusi (w. 1305H). 


75- (Goo oli 9 Igo sll jl alam Al de alus) oleh Syeikh "Abd al-Fattah bin “Abd al- 
Gadir al-Khatib al-Dimasygi al-Syafi'i (w. 1305H). 


76- (meli Saos 99 Ngoll Sansall) oleh Syeikh Syihab al-Din Ahmad bin Ahmad Isma'il al-Hilwani 
al-Khaliji al-Syafi'i (w. 1308H).77- (do gbio 48 Jgo swll alo WII ulc alwg) oleh Syeikh Ibrahim bin 
“Ali al-Ahdab al-Tarabulusi al-Hanafi (w. 1308H). 


18- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh Muhammad Hibatullah bin “Abd al-@adir al-Khatib al- 
Dimasygi al-Syafi'i (w. 1311H). 


79- (Saad Sulall 98 lgo Uda Son0 Mudi sUlarddl ko WII ule alus) oleh Syeikh Muhammad 
Nawawi bin “Umar bin 'Arabi al-Bantani al-Jawi (w. 1315H). Beliau juga telah mengarang kitab:- 
(Asu alas 99 Cot go Haw pUAI Ale HA pdlallg Agwioll 4d S3AlI),- (COIS0 pguali Wi 
slwiSI s9 al) atau (Lglul powall dc jdg5 ic su) all) dan juga- (uc 5 Ulik Ula doglaio 
amall 955 sal 99 Igo dum WaI9AI Ka Ala). 


BO- (diss Cniislell Ad oedotsal 93 RA Ti Uniogall 49 Jgo wuidl y4011 — ako MUI le alwo) 
oleh Syeikh Muhammad Rasim bin “Ali Ridha al-Mullatiyah-wi al-Hanafi al-Mawlawi (w. 1316H). 


B1- (dm JUS 99 Nlgo Insl lisOll) oleh Syeikh Muhammad Fawzi bin “Abd Allah al-Rumi (w. 
1318H), mufti Adrana. Beliau turut menyusun (wLsl w limo M8 295 Joo saw WI uli). 


82- (Jawa al Jalso adl 38 Joo yo Jul We Jl a,zu) oleh Syeikh Mahmud bin “Abd al- 
Muhsin al-Husaini al-Gadiri al-Asy'ari al-Syafi'i al-Dimasygi, yang masyhur dengan nama Ibn al- 
Mawgi' (w. 1321H). 


83- Simt al-Durar fi Akhbar Mawlid Khair al-Basyar min Akhlag wa Awsaf wa Siyar atau Maulid al- 
Habsyi oleh al-'“Allamah al-Habib “Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (w. 1333H). 


84- fuul di Jl dual) oleh Syeikh Mahmud bin Muhyi al-Din Abu al-Syamat al-Dimasyai al-Hanafi 
(w. 1341H). la sebuah kitab mawlid menurut lisan ahli sufi. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5565 ) 


85- al-Yumnu wa al-Isad bi Mawlid Khair al-“Ibad oleh al-Allamah al-Muhaddith Syeikh 
Muhammad bin Ja'far bin Idris al-Kattani al-Hasani (w. 1345H), cetakan Maghribi tahun 1345H. 


86- Jawahir al-Nazm al-Badi' fi Mawlid al-Syafi' oleh al-Allamah Syeikh Yusuf bin Isma'il al- 
Nabhani (w. 1350H). 


87- (gd Sgwdl KY oidl) oleh Syeikh Muhammad Sa'id bin “Abd al-Rahman al-Bani al-Dimasygi 
(w. 1351H). 


88- (slis aliwil Joo 08 BbiI ado dll ulc alus) Oleh al-Allamah Syeikh Muhammad bin 
Muhammad al-Hajuji al-ldrisi al-Hasani al-Tijani (w. 1370H). Ia diringkaskan dengan judul (& sL 
mo3)l al ollo s9 ds1,3 go aUXI). Beliau turut menyusun kitab (4x3 Jooll Sl ML sll). 


89- Mawlid al-Nabi SAW oleh Syeikh Muhammad al-'Azb bin Muhammad al-Dimyati. 


90- Mawlid Syaraf al-Anam — belum ditemukan pengarang asalnya.91- (Jodl Swll Y Jl) oleh 
Syeikh Muhammad Naja, mutfti Beirut. 


92- (sosJl jal JI midll 33 S5 go il ul) oleh Syeikh Zain al- Abidin Muhammad al-'Abbasi 
al-Khalifati. 


93- (ol9iNI alitog 29 ll )K3NI9 98 Jago swll ,liSOll) oleh Abu al-Hasan Ahmad bin “Abd Allah al- 
Bakri. 


9d- (lulsis sll doll 93 Jgo suill 48 doyal ado All le suug) Oleh Abu Hasyim Muhammad 
Syarif al-Nuri. 


95- (RB Jl 38 Igo 48 HS dll) oleh Syeikh Fathullah al-Bunani al-Syazili al-Maghribi. 
96- (Hao sabuoal sila) oleh Syeikh “Atiyyah bin Ibrahim al-Syaybani, dicetak tahun 1311H. 


97- (Jodi Sell) oleh Syeikh Hasyim al-Gadiri al-Hasani al-Fasi.98- (Ao Ws AISI 93 Igo abal 
dc 1 AJI 9) oleh Syeikh Ridhwan al-'Adl Baybars, dicetak di Mesir tahun 1313H. 


99- (bia gali 33 Rllao Igo will) oleh Syeikh Muhammad al-Hajrisi. 


100- (Jooll Jul uas JSI Juosll) oleh Syeikh “Abdullah bin Muhammad al-Munawi al-Ahmadi 
al-Syazili, dicetak di Mesir tahun 1300H. 


101- (Jooll Sawi & sll) oleh Syeikh “Abd al-Gadir al-Himsi. 

102- (veuill Saos NI 98 Jgall Srowall) oleh Syeikh Ibrahim Anyas (w. 1975). 
103- (sks ANYI gas Suw UNI) oleh al-Allamah Syeikh Idris al-Iragi. 

104- (slass put! gs sudi II) oleh Syeikh al-Hasan bin “Umar Mazur. 


105- (mw mei! silos Jl 38 Joo wc JkSII) oleh Syeikh Sa'id bin “Abd al-Wahid Binnis al- 
Maghribi. 


106- al-Sirr al-Rabbani fi Mawlid al-Nabiy al--Adnani oleh Syeikh Muhammad al-Bunani al-Tijani. 
107- al-Nawafih al-'Itriyyah fi Zikr Mawlid Khayr al-Bariyyah oleh Syeikh Salah al-Din Hasan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5566 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muhammad al-Tijani.Abad Kelima Belas Hijrah 

108- al-Rawa'ih al-Zakiyyah fi Mawlid Khayr al-Bariyyah oleh al-'Allamah Syeikh “Abdullah al- 
Harari al-Habsyi (w. 1429H). 

109- Mawlid al-Hadi SAW oleh Dr. Nuh “Ali Salman al-Gudhah, mutti Jordan. 

110- al-Dhiya' al-Lami' bi Zikr Mawlid al-Nabi al-Syafi' oleh al-'Allamah al-Habib “Umar bin Hafiz al- 
Ba'alawi. Kitab ini termasuk di antara kitab mawlid yang mulai luas tersebar, serta pengarangnya 
masih hidup (hingga 2015 ini). 


Sholluu a'la nabi......Allahumma Sholli a'la sayyidinaa muhammad wa a'la alihi....... 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/589339324422213/ 


2651. TARIKH : WANITA YANG MENOLAK PINANGAN 


ROSULULLOH 
PERTANYAAN: 


2 Dewi Rosita 
Benarkah fakhita adalah satu satunya wanita yang menolak lamaran rosululloh, siapakah sosok 
fakhita itu dan dengan alasan apa sehingga rosululloh ditolak 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 

Bismillah fakhitah adalah adik sepupu Rosulullohdia putrinya Ali bin Abi tholib, cucu dari Abdul 
muthollib saudara kandungnya Ali bin Abi Tholib ia biasa dipanggil ummi hani' sedangkan nama 
aslinya ada yang bilang hindun ada yang bilang nama aslinya adalah fakhitah 


SH Lila pi Gang Kay Hb ad aoi de LA ali Atap oa If LA 2BI2 21 3 gp) — WI Al 
Sa) aka Rela oya ASI SI 3 2) AA Let Gay ST, La Ida) 4 1 Jaa Lee 
322yot JL Ii ea AAL Gila el ya emil 0 Ale doa Jarlerl JU Lele Wing D3 (OI Ale Leela yaa? Jah 
Ole Can el le INI OS ella pa "AJE CS kap Rama W OT Wo SS Ugalan elang dala Al bo Al Iya) 
OS S3 e) 23 de oteji, (0 yap 3 Jb 34 Pata $ 

Fasal menerangkan wanita yang dilamar Nabi tapi tidak terikat (tidak jadi pinangannya) berkata 
ismail bin abi kholid, dari assya'bi dari ummi hani' yaitu fakhitah binti abi tholib, bahwa Rosululloh 
SAW pernah melamarnya, dan ummi hani' menjelaskan bahwa ia masih sangat dini lalu 
Rosululloh meninggalkannya dan bersabda sebagus-bagusnya wanita-wanita yang naik unta, 


sholihnya wanita-wanita guraisy, ia sangat lelah merawat anak kecil dalam kelaparannya dan lebih 
menjaga anak tersebut demi sang suami 


Lg tia gl bea peang le AI alan AI Jan Ol Ba gl OP Lema 1 an YP EA YP yaKa 0 BI Ae JL 
dle dy oa 3 Ol el dala AI ea da Jay GS IL Ui. 


Berkata Abdurrozag dari muammar dari azzuhri dari said bin musayyab dari abi hurairoh bahwa 
Rosululloh SAW melamar ummi hani' binti abi tholib lalu ummi hani" menjawab, wahai Rosululloh, 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5567 ) 


sungguh besar tanggung jawabku pada keluarga 


aa sila do dl do Gerah 32 «lal Ud Ka AN has Wak AA gp Sat Lilo (Gaal JB, 

AI Jjl Fool Adi wae peluang Ale AI ale AI Jay Goer IE IL 

Berkat atturmudzi, aku diceritakan abdun bin hamid,aku (abdun) diceritakan abdullah bin musa, 

aku (abdullah) diceritakan isroil, dari assaddi dari abi sholih dari ummi hani' binti abi tholib,ia 

berkata,Rosululloh SAW telah melamarku lalu aku beralasan padanya kemudian beliau menerima 
alasankulalu Alloh menurunkan ayat 

Sg BU LA) Bilas ly Ban Ca Belo Adil Uut Tan Wliyas SK Gg ja yel La PI Mag ad ali Uj 

50 2 IRI Kab D Pele II SEN 

Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas 

kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam 

peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari 

saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak 


perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan 
ibumu yang turut hijrah bersama kamu 


Lalu ummi hani' melanjutkan cerita " aku tidak halal baginya karena aku tidak ikut hijroh,aku ini 
sebagian dari wanita-wanita janda 


Saad Lao ya VI BY ya Lada Ida JB 


Lalu atturmudzi berkata, ini hadis hasan saya tidak pernah menemuinya kecuali dari hadis 
assaddi 


ly dala Can d JEY DI pelek! oa SU uya Ol aah Il. 


Dan ini bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya wanita yang tidak tergolong wanita-wanita yang 
ikut hijrah maka tidak halal bagi Rosululloh 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/621721497850662/ 


2725. KEHARUMAN BADAN DAN KERINGAT 


ROSULULLOH 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 
Assalamu'alaikum. Adakah yang tahu mengenai keharuman badan Rasulullah..hingga keringat 
nya yang harum melebihi minyak wangi? 


JAWABAN : 
? Yu Paijah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5568 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salaam 


8 Boo 22 3 08e 2 c.&. 0 - 0. - 0-8 0-0 0 - 30 3. UM “0. 3 @-0 -. 0. 0 @- 30 L20- —@. 
Ab Jaan aa alan JL 5 jam pi AT YP Blawa 32 Silakan Loyal yag Sola Udan SAI Tone 3 lam G3 jadian 
« PPA PN en - n - 0 - Ten - Ba Ba Ta 9 Pan bera 8 0. . 20... B3 - 13 2 na emban oc- 4G a- 

Cip JB Wany Ky era CAS gamma Jromd Dg Alika Anh Lp Aa JI TP Sad illo plag ale Alit Lo 


2. 29 Pad 


8. - o £ Oge # o #0. . 3 0. - . 20... 
AP pon oa Wara US Lay Jo aa Wan JB KAS ah UI 


Saya pernah ikut shalat bersama Rasulullah pada shalat zhuhur. Setelah itu beliau keluar untuk 
menemui istrinya & saya pun turut menyertainya. Kemudian beliau disambut oleh beberapa anak 
kecil & beliau pun segera mengusap kedua pipi mereka secara bergantian. Jabir berkata, 
'Rasulullah pun mengusap pipi saya & saya merasakan tangan beliau yang dingin & harum 
seolah-olah baru keluar dari tempat minyak wangi.' -HR. Muslim- 
DA AA Ea Wita BAN Aa TAI Tol ye AG je Olahan op ikan On aa gi Ra 
TA Jr gag La IA ES Up Kan Up Ii Oris AB IG ca jp Tah Gp ag Sa as etil 


- 
2 Be. Oce 2 Be. o-- 49 


Tila A ala AN Daya tam Sl Vo ora Ia Ga oa Up alay le ali 
Minyak misik & minyak ambar atau sesuatu yang lain yang pernah saya cium, tak ada yang 


melebihi semerbak wanginya badan beliau. Dan tidaklah saya menyentuh sesuatu, baik berupa 
sutera atau yang lainnya yang lebih halus dari pada telapak tangan beliau. -HR. Muslim- 


Ing ale Ai Lo Ai di ye sea Gank IN ot WA Pan pan 1 Bams cpt dam 2 
&£ 0 2 9... i2 19 a- a Ma TA aa Pa... - & 0 Pa AS 3 AS Te AN Ba Naas sa -..9 
Cena Ulun dala AI Jap AI gang AS oya Urat Bp Uy Rorlaa enamana Ug LSI Cat 15) PJU Se otg OI aji 

Tale AN aa MIT pa na SN Aap Un Aa 
Rasulullah senantiasa ceria & keringatnya bagai kilau mutiara. Apabila beliau berjalan, maka 
langkahnya terayun tegap. Sutera yang pernah saya sentuh tak ada yang lebih halus dari pada 
telapak tangan beliau. Minyak misik & minyak ambar yang pernah saya cium, tak ada yang 


melebihi semerbak wanginya badan beliau. -HR. Muslim- 


2 Abdullah Afif 


0-9 o- “ La. 0 30 20-42 8. da. N ” @ -. 
AI al ia 5 Ea Ulee LP Gt JR ida — 62010 Belly —elay tele Al eko cal G2 ceab 07/81 - 
0050... 3 — S0 0. 25 00 2. N 8 @ ne 2... - 0 .g 9. LO. 208 0 
abad Bpjs cal Diler) yah Unie JL Hey dala SI eko (ai Elo J3 JB MIL yi yel ye caE yp Olaala ye 
Kb dai OS 2 la II. Urai SA Kd La pakan pl UD JS elang Aahe AI ole Gal Tekan Uas Sad ea 
iki 2 . L i il 5 LX 


li Ad up 9 


Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb: Telah menceritakan kepada kami Hasyim yaitu 
Ibnu Al @asim dari Sulaiman dari Tsabit dari Anas bin Malik dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berkunjung ke rumah kami. kemudian beliau tidur sebentar (@ailulah) di rumah 
kami hingga berkeringat. Lalu Ibu saya mengambil sebuah botol dan berupaya memasukkan 
keringat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu ke dalam botol tersebut. Tiba-tiba Rasulullah 
terjaga sambil berkata kepada ibu saya: 'Hai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan terhadap 
diriku? Ibu saya menjawab: 'Kami hanya mengambil keringat engkau untuk kami jadikan 
wewangian kami.' keringat beliau merupakan salah satu wewangian yang paling harum wanginya. 
Sumber : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5569 ) 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-53&ID-6964 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/622287174460761/ 


2850. A@IAAH BAGINDA NABI SHALLALLAAHU 'ALAIHI 


WA SALLAM 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Farhun 
Assalaamu'alaikum.mau nanya, Kanjeng NABI MUHAMMAD SAW. pernah diagigohi apa nggak ? 
mohon penerangannya 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Hadits yang menerangkan bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi 
wasallam mengagigahi diri beliau setelah kenabian adalah diriwayatkan diantaranya oleh Imam 
Baihagi dalam Sunan Kubro 9/300Sanad dan matannya sbb: 


sad gt Up in Uya dai 7 Lelang dala AL duo Cg KisAS (h ypaa op AI ap (yng Al An ARA JL: 

Sona Bak NP ag. 2010. 3 —a. 8 8 - 0 0... AO AO Ia TA ban KA DB Sele HN 2 0 020 Boa. 3 

Wiko (S2 ya VI Ola jp Wan Wan aan gali Oletian Ga aka ja eren Ge Al dam Salad SI Ca Gym jp Lapan 

ox 2 Pa Dena N 5 Aa ko. 30 -— - PA Aa Mn da Hata In Ea aa X0 

8 gal! Ang dam 32 GS —pelang dls AI le— AN at na Sm Ul GP BE ye yaa up Al Aa Ul dip Jl as 

Jantan dari Anas radhiyallaahu 'anhu sesunguhnya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam mengagigahi 
diri beliau setelah nubuwwah 


Catatan: 
1. Imam Nawawi berkata dalam Kitab Majmu' 8/431 
Sy Alap! SL Syah AI Aa yg Oli ega Oly Kemdi 2 lag tele AI ala ol de d3 SI ema Ul, 
Sin Sedan ya Gita! JUE JoL Canon lay (Gyaill Ang demktip GS) lag tele AI lo (al Ol ut ye dala ye 3, SI 
2. Imam Ibnu Hajar berkata dalam Kitab Fat. hul Jawad 3/450 
Dan Sagl loo) Byal Ang demdi 32 GP pelan dala AI Gaun if pbb demi 3S Gara Ol yong KRI ye Abal Jain ga 
ye Enda yp Ja dya 


2 Langlang Buana 
Wa'alaikum salam 


Wa Bai Ang dani 32 GS elang dal AI lan Ga Ol adl ye (dita tempat La yag al unt de BE seb My 1 oli 
AI ea Ga Alah SA Of le EMS Jam «RSU By SY Aisi) Soy pula Id da2 go Hell Aas ole Ul J8 
Jb ah WI ah MINI dadi JP dg OS AS an papbiy Undlali Ran olah Al ale) de KAA jebl mlay ale 

Ih Tin Saka! ES Cg AN CL GI mbl pepe SL ay oya US yA laba pall $ Late YL ol ye KAI 

1814 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5570 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Menururt hematku (Menurut fatwa Imam Suyuthi), sesungguhnya telah nampak padaku untuk 
mengeluarkan dalil lain bagi Maulid, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Baihagy dari Anas, bahwa 
Nabi saw menyembelih “agigah buat dirinya setelah kenabian, padahal ada hadits yang 
mengatakan kakek beliau, Abdul Mutthalib, telah meng'agigah pada hari ketujuh kelahirannya. 
'Agigah tidak diulang kedua kali. Berarti perbuatan beliau menyembelih yang kedua merupakan 
menampakkan rasa syukur atas diciptakannya beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam sekaligus 
menjelaskan syari'at (Maulid) bagi umatnya, sama alasannya mengapa beliau berselawat atas 
dirinya sendiri. Karena itulah, sunat bagi kita pula menampakkan syukur atas kelahirannya dengan 
berkumpul, menyedekahkan makanan dan lain-lain yang termasuk dalam @urbah dan 
mewujudkan kegembiraan. (Al-Hawy lil Fatawa kitab shidag hal.181). Wallaahu A'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/677385302284281 


2945. KEKHUSUSAN KANJENG NABI MUHAMMAD SAW 


YANG TIDAK UNTUK UMATNYA 
PERTANYAAN : 


2 Abu Rimba 
Om dan tante saia mau tanya, apa saja sih yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW tapi harom 
dikerjakan umat nya ? 


JAWABAN : 
2 Toni Imam Tontowi 


KEKHUSUSAN KANJENG NABI YANG TIDAK UNTUK UMATNYA ITU ADA 4 (EMPAT) 
PERKARA, ANTARA LAIN : 


. Kekhususan Kanjeng Nabi SAW dalam kewajiban, antara lain Nabi wajib : 
. Sholat dhuha 
. Sholat witir 
. Berkurban (udl-hiyyah) 
. Siwak 
. Bermusyawarah dalam setiap perkara, namun menurut Kanjeng Imam Syafi'i, ini tidak wajib- 
Mencegah kemungkaran yang Beliau lihat secara mutlak, bahkan menurut Kanjeng Imam 
Ghozali termasuk juga kemungkaran yang beliau tidak lihat. 
6. Membayar hutang setiap muslim yang meninggal dalam keadaan miskin. Namun menurut Al- 
Imam ini apabila Beliau punya keluasan harta. 
7. Menceraikan di antara istri istri Beliau yang memilih kehidupan dunia dan mempertahankan istri 
istri Beliau yang memilih kehidupan akhirat 
8. Menasakh kewajiban sholat tahajud bagi Beliau 
( Roudlotut Tholib VI / 238 - 241 Cet Beirut J. 


IK ON 


B. Kekhususan Kanjeng Nabi SAW dalam keharaman, antara lain Nabi diharamkan : 
1. Menerima zakat dan sedekah, namun boleh menerima hadiah 
2. Mengetahui tulisan dan lagu, Kanjeng Nabi adalah bergelar Al-Ummy 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5571 ) 


3. Beliau juga diharamkan meletakkan pedang-Nya sebelum peperangan usai 

4. Ingin memiliki harta 

5. Memandang bebas sana sini (jelalatan : bhs Jerman) 

6. Dan juga Beliau diharamkan untuk menahan (tidak menceraikan) istri yang tidak suka kepada 
Beliau 

( Roudlotut Tholib VI / 241 - 244 Cet Beirut |. 


C. Kekhususan dalam keringanan dan kebolehan, antara lain : 

1. Kanjeng Nabi SAW boleh menikah sampai sembilan, atau bahkan lebih, karena Beliau adalah 
sosok yang adil 

2. Kanjeng Nabi SAW boleh menikah tanpa wali dan saksi- Kanjeng Nabi SAW boleh menikahi 
istri-Nya (ijab) dengan lafadl hibah, bukan ketika gobulnya (menjawab wali yang menikahkan) 
dan juga tanpa mahar 

3. Wanita yang disukai oleh Kanjeng Nabi SAW wajib memenuhi apabila Beliau menginginkan, 
dan bagi suami dari wanita tersebut wajib menceraikannya apabila wanita itu diingnikan oleh 
beliau. Namun demikian dalam sejarah setahu saya hal ini tidak pernah terjadi, hal ini semata 
mata adalah karena kemuliaan dari akhlag Beliau SAW 

4. Kanjeng Nabi SAW boleh menikahi wanita yang Beliau suka tanpa sepengetahuan dari wanita 
itu sendiri dan juga tanpa sepengetahuan walinya 

5. Kanjeng Nabi SAW diperbolehkan puasa wishol 

6. Kanjeng Nabi SAW diperbolehkan memilih harta rampasan perang sebelum dibagi dan juga 
khumusul khumus ghonimah dan barang faik (temuan), juga boleh mengambil 4/5 sisanya jika 
Beliau menginginkan, walaupun demikian Beliau tidak pernah mengambil yang 4/5. 

1. Kanjeng Nabi SAW diperbolehkan menghukumi suatu perkara berdasarkan ilmu Beliau dan 

juga menghukumi dan bersaksi untuk Beliau sendiri dan juga untuk ptra putri Beliauu 

Kanjeng Nabi SAW juga tidak batal wudlu Beliau sebab tidur 

Dan lain lain masih banyak lagi 


aa, 


Anis d ML ola plena 


Namun demikian sebagian besar kebolehan ini Beliau SAW tidak melakukannya. | Roudlotut 
Tholib VI / 244 Cet Beirut. |. 


D. Keutamaan Beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW : 

1. Istri istri Beliau dan juga Amat amat yang telah diceraikan / ditinggal wafat, haram dinikahi oleh 
orang lain, sekaligus mulianya Istri istri beliau mengalahkan wanita sedunia, Taubat dan siksa 
mereka dilipat gandakan, mereka adalah "ummahatul mukminin" 

. Bagi wanita wanita dilarang bertanya kepada beliau kecuali dari balik hijab / tabir 

. Beliau SAW bergelar "khotamun nabiyyin" nabi terakhir 

. Beliau SAW bergelar "sayyidu waladi Adam" tuan dari anak Adam 

. Beliau SAW adalah nabi pertama yang dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat 

. Beliau SAW adalah nabi yang pertama mengetuk pintu surga 

. Beliau adalah nabi yang pertama mensyafa'ati dan disyafa'ati 

. Umat beliau adalah sebaik baik umat dibandingkan dengan umat nabi lain, umat yang selalu 
terhindar dari berkumpul dalam kesesatan, umat yang shofnya seperti shofnya para malaikat. 

9. Mu'jizat beliau tetap ada dan terjaga, yakni Al-Gur'an 

10. Umat beliau dimulyakan dengan syafa'at istimewa 


DO WND 3 N 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5572 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


11. Beliau SAW diutus untuk seuruh alam 

12. Hati Beliau tidak pernah tidur 

13. Beliau SAW mengetahui orang yang ada di belakang tanpa menoleh 

14. Ibadh Beliau sambil duduk sama dengan ibadah Beliau sambil berdiri nilai pahalanya 

15. Tidak diperkenankan meninggikan suara diatas suara Beliau SAW 

16. Haram memanggil Beliau SAW dengan nama beliau 

17. Dilarang memanggil dengan nama kuniyah Beliau SAW , yakni khusus pada zaman Beliau 
SAW masih hidup, adapun sekarang boleh, misal : Yaa Abal @osim 

18. Wajib memenuhi undangan / panggilan Beliau SAW meskipun saat sholat, namun sholatnya 
tidak batal. 

19. Beliau SAW adalah dipakai ngalap berkah dan untuk mencari kesembuhan meskipun dengan 
kencing dan darah Beliau SAW 

20. Orang yang berzina pada masa beliau dihukumi kafir 

21. Semua putri Beliau bernasab kepada Beliau SAW 

22. Beliau SAW diperbolehkan menerima hadiah, dan diharamkan bagi Beliau SAW zakat dan 
shodagoh- Beliau SAW diberi keistimewaan mengerti semua bahasa 

23. Beliau SAW ketika wafat dalam keadaan menerima wahyu dan dalam keadaan sadar / taklif- 
Beliau SAW tidak pernah gila / junun dan juga para nabi lainnya 

24. Beliau SAW tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah berasal dari setan- Melihat Beliau 
SAW dalam mimpi adalah nyata dn benar adanya- Bumi tidak akan memakan jasad Beliau 
SAW dan juga para nabi lainnya 

25. Berdusta atas nama Beliau SAW secara sengaja adalah dosa besar 

26. Dan lain lain masih banyak lagi 


(ma yakni S5), 
Menceritakan keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi SAW adalah disunahkan. 
Bahkan disebutkan dalam kitab Roudloh karya Kanjeng Syaikh Imam Nawawi hukumnya 
mendekati wajib agar orang orang awam mengerti keistimewaan keistimewaan Beliau SAW. 


( Roudlotut Tholib VI / - Cet Beirut J. Wallahu A'lam. 
Ibaroh lebih lanjut silahkan buka www.fb.com/notes/726084854080992 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/713641108658700/ 


2946. KENAPA TIDAK MEMPERINGATI HARI WAFATNYA 


NABI MUHAMMAD.SAW ? 
PERTANYAAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Assalamu'alaikum. Pertanyaan via inbox Kenapa orang orang tidak menghauli (memperingati hari 
wafatnya nabi muhammad saw) ? Apa karena wafat beliau merupakan kesedihan bagi kita ? 


JAWABAN : 


2 Kudung Khantil Harsandi Muhammad 
Wa'alaikum salam. Dalam KITAB CHAULUL ICHTIFAL BI DZIKRIL MAULIDIN NABIYYI ASY- 
SYARIF LI SAYYIDI MUHAMMAD BIN ALAWI AL-MALIKI AL-HASANI diterangkan : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5573 


SN SS aa Ugal! Ja Haa AlaYI ol 1 Jepit LL eeimli (SLalI age Uya Sana Anal ig pl 10 WES gal! G1 KU Jia Sya 
Sl Ai WeglbA SJ Io Kla Ust as. 


Saya berkata : Sesungguhnya al-imam al-allamah Jalaluddim as-Suyithi sudah mencukupi kita 
dalam menolak kesalahan besar tersebut. Beliau berkata dalam kitabnya ' Al-hawi 


Ilawalis | 


Redaksinya : Sesungguhnya kelahiran Nabi saw merupakan agung-agungnya semua nikmat dan 
meninggalnya Beliau merupakan paling agungnya segala musibah. Syariat islam selalu 
mendorong untuk menampakkan syukur atas nikmat-nikmat dan sabar serta diam (tidak 
mengeluh) ketika tertimpa musibah-musibah 


Sala) dp Alaih id YSS Mask) ) gag Alaghga. dp alay ca laga sia (SIKA) IN ap, AJ es 20 Wil 
giselo) Uap. 


Sungguh Syara' telah memerintahlan untuk melaksanakan Agigoh saat kelahiran bayi. Dan Syara' 
tidak pernah pada saat ada kematian untuk menyembelih hewan Agigoh dan juga tidak dengan 
yang lainnya. Akan tetapi Syara' melarang untuk menangis meratapi dan menampakkan rasa 
duka 


dak Aga Us pad ol LA any Ie 2D lie Use) Ha go aa Ol Uk ola sala dng Mel) au SA BA ( 


Dengan demikian) Maka, Gaidah-Gaidah syariat menunjukkan bahwasanya sangat bagus dalam 
bulan ini (Robiul Awwal) untuk menampakkan kebahagiaan sebab lahirnya Nabi saw, bukan 
menampakkan duka sebab meninggalnya Beliau 


small Jitio Ja lailo el gile Agu Lari Tuas uas JL A9 458 (iUalll ) ALS 98 Us) val JB 359 


Sungguh telah berkata Ibnu Rojab dalam kitabnya " Al-Lathoif " dalam mencela Kaum Rofidloh, 
sekira mereka menjadikan hari Asyuro' sebagai hari bela sungkawa atas kematian sayyidina 
Husain 


Sadla) UK 3Y pangld (IbM lt gala JUAL lalacowalkn (Yale ya giga dlLaliSa Lay B3 Agiga , IA 


Alloh dan Rasulnya saw tidakpernah memerintahkan untuk menjadikan hari-hari tertimpa 
musibahnya dan kematiannya para Nabi sebagai hari bela sungkawa.Lantas bagaimana untuk 
orang dibawah mereka ? Wallahu A'lam. 


3413. ROSULULLAH SAW PERNAH MEN'THOLAG' 
HAFSHOH BINTI SAYYIDINA UMAR R.A ? 
PERTANYAAN : 


2 Nizar Arif 

Assalamu'alaikum. member kawak hendak bertanya tentang istri kanjeng Nabi yang bernama 
Hafsoh Binti Umar, pernah dengar pernah ditalak baginda rosul ? pertanyaannya benarkah dan 
kenapa ? 


JAWABAN : 
2 Ghufron Bkl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5574 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Memang benar Rosul pernah menthalag Hafsoh binti Umar kemudian meruju'nya. : 


U Ma50 yuball gal : lisan - 2748 (2797 ) : Aniwall S7 - GBI KLS - Joriuuall - So gulwill SI 
vw Ilo us id yul al S3 0 wu: Us. adl cun: U5 «nol « ob sal : 5 Yosau 
Si (v2) WI Jay ul: GO) sec us (0) vulis al US € sa Ls SM US « JigS Ls dal 00 «lo 

dls 5 J9 « Gasal boa lc gumao Lara Id « kes) ai Anna 


http://www.mezan.net/radalshobohat/6Arjaa.htm 


BB 10 MINI ash denis wal drain Cu K3 dala da play 800 NS ya dd Gol le sll Ul Auall 
alami SI SS Lali ola iuois LS Kudgiall yo dad diss da lab Lacy Legi al dual 

YG JB cuti ole Lg0728 sda 1 Sep BL DG Kadi SE Loyal Ul Uas NI JS le im 
coal ISI etis adl Hd Aula ul Ui Lgi Wasag cell daois UMS MSN lh SS 
aka lo Ab ola yuill Sric sela dn Ul Hal B3 sitilo 4 Olu3 «mall Id UlaiS gbiui J Alai, 
dots duta) juogog Lolag Idi 09 laleo II s3 dil J iB cats ale du olo a38 Kolol LS)5, 
28 gasal tag GE le AI dab 4 Ubi Lal buas A59 3 LAS odl sll Saul lah Hole sluull9 
small RAI gg ic Ul 12) Bai Aw Al Aw Adel uli JB R3 Jul 39 WB 4 bli LB Lag 
dis gb 9 el luas Santo dal ,lo, Gb lai il MSI ale yaa Jl celBNI Ia Blgc ,Atulol 
Lsu log J9 adil Jaw) lol 4959 dguwlg ol da yo 4959 ade Ul ll Lu3 lg Jl S9 beS Hoc 
252 Kaili 28 LA Jay yo Wal 9s da IS Lio Git Audi ic! gd sda alulg jos Ali, 
dos) dut gal Ul bob Ab ul 1JS adl Dual Ula said ade sel 0 dual lc 12 J3 
Lila “dolg3 dolgao Lai Ana go JB Janet Ul Sos Alan 83 (All Sic Loc lSal (SI) Lag. 
A “Wall 9d ling, 


http://www.sef.ps/forums/multka378860/ 


2 Ulinuha Asnawi 
Memang benar Rosul pernah menthalag Hafsoh binti Umar kemudian meruju'nya. : 


U Ma50 yuball gal : lisan - 2748 (2797 ) : Axiwall S7 - HI LS - oriuuall - So gelwill SI 
w Ilo us ciri yul al OS you: Us. adl cun: U5 «ol « al asi 5 gsu 
Si (v2) WI Jgwo ul: (0) Doc us 4 (O) vulis al US € sa Ls SM US « JigS La dal 00 « Jlo 

dls 5u J9 « casual bos lc gumao Cus Id « kssl) ai dana. 


Dijelaskan dlm kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim radlialLohu 'an pd shohifah: 2797 dim Bab 
Tholag.Menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhmammad bin Ya'kub....... dri Umar radlialLohu 
'anhum, dia katakan bahwa Rosululloh ShollolLohu 'alaihi wasallam pernah men-talak Sayyidah 
Hafshoh radlialLohu 'anh, kemudian beliau merujuk-nya kembali.Al-Hakim katakan, bahwa hadits 
ini shohih sarat dengan ke-shohihan Bukhory-Muslim radlialLohu 'anhumaa. 


? Ical Rizaldysantrialit 

Ibnu al Jauzi membongkar dokumen sejarah berbahaya tersebut. Ia berkata: Dari @ais ibn Zaid 
bahwa Nabi saw. telah menceraikan Hafshah binti Umar. Lalu saudara ibunya: @udamah dan 
Utsman keduanya putra Madz'in, ia (Hafshah) menangis dan berkata, “Demi Allah, ia tidak 
menceraikanku dalam keadaan kenyang. Dan Nabi saw. datang dan ia pun berjilbab...“Imam 
Muslim dalam kitab Shahih-nya meriwayatkan sebuah riwayat panjang dari Ibnu Abbas ra. tentang 
keretakan hubungan rumah tangga Nabi dengan Hafshah. Dalam riwayat itu Umar —ayah 
Hafshah- memperjelas kisah kegentingan dan keretakan hubungan rumah tangga itu : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5575 


Lo Galah bil Gilad d3 Kel Lo33 053 Ausall Uang LB #luil) Ule5 633 yu sen LK JB 
JS ikal 5 y BO pal Ole 3 TAB AG 35 ci Hal ina ia B3 JG Rei 
asal GAS 053733 Asal akug ale Al oko will asal ol Ul dasal Ul SS LG UB giaa 
pasal Gia Si SIR alug Ale All lo db Iga sesal il Cal is de UE SAlUG Jill all 
ale al oa Ul S3 Call a83 Gio s5 Jas Ga UE 8 Ob ke JB Jill dl aga GKI 
alus Yg alay le AU ko Al Jawa weni Y CSI H8 ya ISB plug Gile AU alko Jgu) uas) 
dio pkag WE AI aka Sl Jgia3 all USg gl gd si CE Ul elsa Yg el IS lo plug Uu 
Usia alay ale Ul lo Al Jam) adl Jaill O3bis LKS oil G0 3 gl u53 JB" " dasle Saya 
J5 bagi JSI Jati ola Gl SSS LK3 ab Jia Atlg 0163 S3 234 wusld lagi Jils logo 
Y JB alug elal Bls dah ulas ja SS5 Ja dil 52539 gulBU 5 yul UAS Elis gill 5 solo 
R3 Jl SS 8 Oa Ibis OS 8 Gl dell lag le all alo yul Jb Jgbolg 2S G0 Aael Jo 
AN Usa Gl GI yS pa Lets ole Elis G5 8 yaa ls Sik isa Sio bl gis TS 
ap il 08 6d Usia 18 38 & S)3l Y SJ alug ale All lo". 


Umar berkata, “Kami kaum Guraisy adalah kaum yang mengalahkan istri-istri kami dan setelah 
kami berhijrah ke Madinah kami menemukan kaum yang dikalahkan oleh istri-istri mereka. Wanita- 
wanita kami mulai belajar dari wanita-wanita mereka. Umar berkata, “Rumah tempat tinggalku di 
daerah bani Umayyah ibn Zaid di perbukitan. Pada suatu hari aku marah kepada istriku, tiba-tiba 
ia berani membantahku, aku marah kepadanya karena ia berani membantahku, lalu ia berkata, 
'Mengaka kamu mengingkari karena aku membantahmu? Demi Allah sesungguhnya istri-istri Nabi 
saw. benar-benar telah membantahnya dan seorang dari mereka terkadang tidak mengajaknya 
berbicara sehari semalam! Aku pergi dan menemui Hafshah, aku bertanya, “Apakah engkau 
membantah Rasulullah saw.? Ia menjawab, “Ya. Aku berkata, “Apakah seorang dari kalian tidak 
mengajaknya berbicara sehari semalam? Ia menjawab, Ya.' Aku berkata, “Sungguh celaka dan 
merugilah seorang dari kalian yang melakukan perbuatan itu. Apakah seorang dari kalian merasa 
aman dari murka Allah karena murka Rasul-Nya. Pasti ia celaka! Jangan engkau membantah 
Rasulullah saw. dan jangan engkau meminta-minta sesuatu darinya. Mintalah kepadaku apapun 
yang engkau inginkan! Janganlah engkau tertipu oleh tetanggamu (Aisyah maksudnya), ia itu lebih 
cantik dan lebih dicintai Rasulullah saw. Umar berkata, “Aku punya tetangga dari suku Anshar, 
kami bergantian mendatangi Rasulullah saw. sehari aku turun dan sehari ia yang turun. Ia datang 
dengan membawa kabar tentang wahyu dan selainnya. Begitu juga aku seperti itu. Kami 
berbincang-bincang bahwa suku Ghassan telah bersiap-siap untuk menyerang kota Madinah. 
Temanku turun kemudian ia datang menemuiku dan mengetuk pintu rumahku dan memanggilku. 
Aku keluar menemuinya. la berkata, “Telah terjadi perkara besar!” Aku bertanya, “Apakah suku 
Ghassan datang?” la menjawab, “Lebih besar dan lebih panjang ceritanya dari itu. Rasulullah saw. 
telah menceraikan istri-istrinya!” Aku berkata, Kecewa dan merugilah Hafshah. Aku telah 
memperkirakan ini pasti terjadi. Seusai aku shalat shubuh aku pakai bajuku aku turun ke kota 
menemui Hafshah, ia menangis. Aku berkata kepadanya, “Apakah Rasulullah saw. menceraikan 
kalian? Hafshah menjawab, “Aku tidak tau. Sekarang ia menyendiri di tempat istirahatnya 


Imam Muslim juga meriwayatkan hadis lain dari Ibnu Abbas ra. bahwa Umar mengabarkan 
kepadanya seperti di bawah ini : 


Slb Uglsi33 m3 Yakin Gal SB Snsual CalS3 JB belas gkug de Al ko dil Sai J5iEI ll 
JB agall bh Gale Culas 302 JB Oak padi Ul JS G3 della plug le Al oo all Is 
ad lo Cl glg Ale AU sluo All Igro» 5985 Ul sila yo gl Sl KG ul Kala L Cal Kise ole UIN 
Ol dala yo Rs SS Ani GBI Sl ja Lala Tni le Cal JB Eitiu Ille UII Gil 6 "-" al lo3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5576 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


GI N3)5 ebop Y alus Ale AU ko dl Jasa Gl ole Sa) d5 dlug Ale AU alko Al Ig S3 
Ed Kl CB ag dia Al olb All Jgu El 


Ibnu Abbas berkata, “Umar berkata kepadaku, Ketika Nabi saw. mengasingkan diri dari sitri- 
istrinya, aku masuk ke dalam masjid tiba-tiba aku menyaksikan orang-orang membolak-balikkan 
batu-batu kecil ke atas tanah (sebagai tanda kesedihan ), mereka berkata, “Rasulullah saw. telah 
menceraikan istri-istrinya.' Ketika itu hijab belum diwajibkan. Umar berkata, “Aku akan mencari tau 
hari ini. ia berkata, "Aku masuk menemui Aisyah lalu aku berkata, Hai anak Abu Bakar, apakah 
sudah sampai seperti itu kamu mengganggu Rasulullah saw.? Aisyah berkata, “Apa urusanmu 


dan aku hai anak Khaththab? Uruslah anakmu sendiri!” Umar berkata, “Aku masuk menemui 


Hafshah, aku berkata kepadanya, “Apakah sudah sampai seperti itu kamu mengganggu 
Rasulullah saw.? Demi Allah aku benar-benar mengetahui bahwa Rasulullah tidak mencintaimu. 
Jika bukan karena aku pastilah beliau sudah menceraikanmu.” Maka ia menangis dengan tangisan 
yang sangat... "Demikianlah hubungan yang terjalin antara Rasulullah saw. dan kedua istri beliau: 
anak Abu Bakar dan anak Umar!Peristiwa ini tidak mendapat perhatian yang sesuai di kalangan 
sekelompk Muslimin padahal ia sangat penting dalam pristiwa-pristiwa Sirah Nabi saw. Sepertinya 
mereka bersepakat untuk tidak mengangkat kasus ini agar tidak memimbulkan keingin-tauan 
kaum Muslimin terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga Nabi saw. yang 
tentu akan memiliki ekor panjang dalam kehidupan sejarah umat Islam! Dan akan 
mempertanyakan kembali sederetan keistimewaan yang diberikan kepada kedua ayah mereka 
atas dasar kedekatan dan kemesraan hubungan yang terjalin antara Nabi saw. dan kedua anak 
mereka! http://jakfari.wordpress.com!.../hakikat-sejarah-yang.../ 


Refeerensi : 
- Kitab sunan turmudzi : 


us Soal uc sawo uc Gl Jl uc | 392 02 | bos 05 1y M5 Lirs 3818p ll Hg 09 UL 
0g sae Jul ul Lana Jalal Jati logis dil yA) Gus cl Ciwow JI yi gal ey All Sae yA Ane 
si us Catun 8 All Ill bai ul J3 52 All JB ya akurg Ale ll ko ll alas yo wall 
ado sil ag l yo YUL yo waio3ol ol L WU9 5958 915XI yo Sule Wu A00 LNG 00 
al Jl 090 s0 dil y le Lali Us laos tan 83 all dl batu ul all JB ob akuog le All 
Lasl 25 JB dLntng Aiile 9d Jl Aa) alg ac Al bo dily 0,59 Sd Jl JB yuc cal bell Lsclp 
Lis Halod pagu pgalo log3 Lx 9 Gdall inai lali elu Laki yu iso US Jl Casa yui 
gal alas ul dls ab yo Sis lo CA sisa ji gd BB logy wal ol ole CM peilui yo Yale) 
usia el Cabe 0 Cal 38 gadi yS Cdi JB Jul ll Asal alas) oag39 diss ul alus ale dil aa 
Ul Jam) dll Josill og LS , Lai yo ob Wc US3 duo gi 49 lab Nic US9 JB Uu 
ulu ul Cumi S9 JB dls Jtop AP lagu Jia 0169 well 254 A21 log J9 alus ale dil slo 
cell culi pic sol Cars Jl All 1533 LL le 0x48 elic log wicls3 JB bg. jail JII Jas 
cal 38 (398 510 D orati 193 wali JB debu plug le dll Lho dil Jaw dilb 2 yo del JB lu 
ale cas sis Catlbul 5 yuli le Cdi Rul Cuka la JB Ls Isa yi Cu 8 ue3g unta 
Ay siuall OH US Jsiso I$ 38 Soal Y CJ pg Aule dil glus All Iga y Kilo CA HK gd 3 Huni 
JB Lian Ji JB dsb 33 JB adl a53 Ai J8 JB sad Ulil Tuli Oguul DE cup Calls JB 
sam alis ci Pl Cal Sa lo ale Ai pall Cal US JA srioll Jas II sawo dl call 
cu al lo Kie Ai Cal Lal Sana adl Cab JB Lis Jis BJ eb,S3 5 J3 Ml as Wi J3 
siscny pall ISI belaio culg3 JB Las Jay Alb ob 3 JI adl 23 di JS Jos Uiliul Cal All 
aris wd ojil ul) 38 sma» Joy le Gio plug le All lo wall (3 cuka el ul »48 Jasl Jas 
elu Lales Uta tan S9 dil Joy Ulat, sal 4SI adil cdi Y JB Jelas Ciillol dil Jua) L cal 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5577 


ad 8 gol ol ade logg CAS pel yo oles dlu Galad pd dlu agus Lo99 Li 9 Ginnoll Liong Lal 
aga! ydlasl 0 pig cust al plug ale Ul ala yuli alasl ul Ulg3 Sis lo Je3 Is 0 S6 gus 5 
Jl Ill aga bilsal 0233 asi JB dug le All ako dl Jom wassl yil dat da3 JB Jl all 
LSP 38 9d 158 Jguwy cma Lead Al CA Ul LIS Yobil LB 9 KSi0 el Cl yo Lu 38 KAS 
X9 plg Gale AI Kala AI Jowo 2 N dota KdA3 JB plug le AVI alan yul paid | 394 10 J 
alug Ula AU duo Al Iga y oJl 19 Sio pal SluoLo LS « ul osn X9 Jl Isa Lo oalg Luis Uli 
JB SE dal NI Cl 93 Cal) 3 gal, v3 3 JB Asi JB ywiliwl AJI Jowo) Lula S3 wd JB 
JB3 Ludes Sgiwld grusy Y d9 pg Jl9 yu Klo R9 388 eliol lc gw9 Ul Ul si al Jom) b cadas 
Blu ac Ip Yul amal 09 JB Lil 2 58 gila aed Llac A3 Jilat las Lal L wal elu ws 
Bui CnAo lali WB disile ye dg.c usb sja Jl JB syal BS Jl Jang dls 3 Al dsile3 | yes 
Soolisui sis Masi J8 ui el SIS yul disile L JB yu lay lag ale Al lo gl de ISO Yg Mus g 
cai SI yul ob VJ Sol ol Us ale JB HI dsl9 3 JS sal Lgal L XI ora 3 3 dB ebgl 
Jaw, Lb JB ale yl Yul aiuS6 020 JB 2,51 Olla gw yg Ml yi wd Soul Joliwl (Sd dl 
kd» JB Lusio suisu J9 belu AU sisa loil akug le Al adan sll J3 sb yi ul dslg sh as Y al 
vabo al US M9 4S yo S9) IE MD YM CU 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php — dan, — Tuhfatul — Ahwadzi  http:// 
library.islamweb.net/newlibrary/display. book.php 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/814819905207486/ 


3579. UMMU KULTSUM PUTRI SAYYIDAH FATIMAH 
PERTANYAAN : 


2 Fikri Asim 
Apa Sayidina ali dan sayyidati fatimah itu punya anak perempuan bernama umi kulsum yang 
dinikahi umar ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Jawabannya benar, beliau mempunyai anak bernama ummu kultsum dan menikah dengan umar 
dan mempunyai anak beranama zaid dan rugoyyah. Wallohu a'lm bis showab. Lihat kitab fatawi 
haditsiah ibnu hajar 


ad walgd 425 yul Lgoc adg ongy LNG 5 Ai MI 9 Iba5 Mio Wxlg Jas d9 pollS al HI doll Yg 
Uda Asy GA am mud g Le9 ANJI gl 9 « Agio SY ab alg All 188 Somad go HN 
alug Ulos all ll 


http://www.islamport.com/d/2/ftw/1/2/7 html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/847896368566506/ 


3679. NAMA-NAMA PEJUANG PERANG BADAR 
PERTANYAAN 


2 Agung Irfani 
Assalamualaikum, permisi mau tanya .. Siapa sajakah sahabat Nabi yang ikut perang Badar yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5578 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jumlahnya 313 ? Referensinya mohon disertakan. Terimakasih. Wassalamu'alaikum 
JAWABAN 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalaam, nama-nama pejuang perang badar, perang besar pertama nabi Muhammad 
saw ? Selama ini kita sudah sering membaca cerita tentang perang badar, namun kita jarang 
sekali membaca tentang nama-nama pejuang dalam perang tersebut. Berikut ini adalah nama 
nama Para Pejuang AHLUL BADR yang berjumlah 313 orang : 


1. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. 

2. Abu Bakar as-Shiddig Radliyallahu 'Anhu. 

3. Umar bin al-Khattab Radliyallahu 'Anhu. 

4. Utsman bin Affan Radliyallahu 'Anhu. 

5. Ali bin Abu Tholib Karramallahu Wajhah. 

6. Talhah bin “Ubaidillah Radliyallahu 'Anhu. 

7. Bilal bin Rabbah Radliyallahu 'Anhu. 

8. Hamzah bin Abdul Muttolib Radliyallahu 'Anhu. 

9. Abdullah bin Jahsyi Radliyallahu 'Anhu. 

10. Al-Zubair bin al-Awwam Radliyallahu 'Anhu. 

11. Mus'ab bin Umair bin Hasyim Radliyallahu 'Anhu. 

12. Abdur Rahman bin “Auf Radliyallahu 'Anhu. 

13. Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu 'Anhu. 

14. Sa'ad bin Abi Waggas Radliyallahu 'Anhu. 

15. Abu Kabsyah al-Faris Radliyallahu 'Anhu. 

16. Anasah al-Habsyi Radliyallahu 'Anhu. 

17. Zaid bin Harithah al-Kalbi Radliyallahu 'Anhu. 

18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi Radliyallahu 'Anhu. 
19. Abu Marthad al-Ghanawi Radliyallahu 'Anhu. 

20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib Radliyallahu 'Anhu. 
21. Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib Radliyallahu 'Anhu. 
22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib Radliyallahu 'Anhu. 
23. Mistah bin Usasah bin “Ubbad bin Abdul Muttolib Radliyallahu 'Anhu. 
24. Abu Huzaifah bin “Utbah bin Rabi'ah Radliyallahu 'Anhu. 
25. Subaih (maula Abi “Asi bin Umaiyyah) Radliyallahu 'Anhu. 
26. Salim (maula Abu Huzaifah) Radliyallahu 'Anhu. 

21. Sinan bin Muhsin Radliyallahu 'Anhu. 

28. Ukasyah bin Muhsin Radliyallahu 'Anhu. 

29. Sinan bin Abi Sinan Radliyallahu 'Anhu. 

30. Abu Sinan bin Muhsin Radliyallahu 'Anhu. 

31. Syuja' bin Wahab Radliyallahu 'Anhu. 

32. Utbah bin Wahab Radliyallahu 'Anhu. 

33. Yazid bin Rugais Radliyallahu 'Anhu. 

34. Muhriz bin Nadhlah Radliyallahu 'Anhu. 

35. Rabi'ah bin Aksam Radliyallahu 'Anhu. 

36. Thagfu bin Amir Radliyallahu 'Anhu. 

37. Malik bin Amir Radliyallahu 'Anhu. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5579 


38. Mudlij bin Amir Radliyallahu 'Anhu. 

39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To'i Radliyallahu 'Anhu. 
40. “Utbah bin Ghazwan Radliyallahu 'Anhu. 

41. Khabbab (maula “Utbah bin Ghazwan) Radliyallahu 'Anhu. 
42. Hathib bin Abi Balta'ah al-Lakhmi Radliyallahu 'Anhu. 

43. Sa'ad al-Kalbi (maula Hathib) Radliyallahu 'Anhu. 

44. Suwaibit bin Sa'ad bin Harmalah Radliyallahu 'Anhu. 

45. Umair bin Abi Waggas Radliyallahu 'Anhu. 

46. Al-Migdad bin “Amru Radliyallahu 'Anhu. 

47. Mas'ud bin Rabi'ah Radliyallahu 'Anhu. 

48. Zus Syimalain Amru bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi Radliyallahu 'Anhu. 

50. Amir bin Fuhairah Radliyallahu 'Anhu.51. Suhaib bin Sinan Radliyallahu 'Anhu. 
52. Abu Salamah bin Abdul Asad Radliyallahu 'Anhu.53. Syammas bin Uthman Radliyallahu 
'Anhu. 

54. Al-Argam bin Abi al-Argam Radliyallahu 'Anhu. 

55. Ammar bin Yasir Radliyallahu 'Anhu. 

56. Mu'attib bin “Auf al-Khuza'i Radliyallahu 'Anhu. 

57. Zaid bin al-Khattab Radliyallahu 'Anhu. 

58. Amru bin Suragah Radliyallahu 'Anhu. 

59. Abdullah bin Suragah Radliyallahu 'Anhu. 

60. Sa'id bin Zaid bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) Radliyallahu 'Anhu. 
62. Wagid bin Abdullah al-Tamimi Radliyallahu 'Anhu. 

63. Khauli bin Abi Khauli al-ljli Radliyallahu 'Anhu. 

64. Malik bin Abi Khauli al-ljli Radliyallahu 'Anhu. 

65. Amir bin Rabi'ah Radliyallahu 'Anhu. 

66. Amir bin al-Bukair Radliyallahu 'Anhu. 

67. Agil bin al-Bukair Radliyallahu 'Anhu. 

68. Khalid bin al-Bukair Radliyallahu 'Anhu. 

69. Iyas bin al-Bukair Radliyallahu 'Anhu. 

70. Uthman bin Maz'un Radliyallahu 'Anhu. 

71. @udamah bin Maz'un Radliyallahu 'Anhu. 

12. Abdullah bin Maz'un Radliyallahu 'Anhu. 

73. Al-Saib bin Uthman bin Maz'un Radliyallahu 'Anhu. 

14. Ma'mar bin al-Harith Radliyallahu 'Anhu. 

15. Khunais bin Huzafah Radliyallahu 'Anhu. 

16. Abu Sabrah bin Abi Ruhm Radliyallahu 'Anhu. 

17. Abdullah bin Makhramah Radliyallahu 'Anhu. 

718. Abdullah bin Suhail bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

19. Wahab bin Sa'ad bin Abi Sarah Radliyallahu 'Anhu. 

80. Hatib bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

81. Umair bin Auf Radliyallahu 'Anhu. 

82. Sa'ad bin Khaulah Radliyallahu 'Anhu. 

83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah Radliyallahu 'Anhu. 

84. Amru bin al-Harith Radliyallahu 'Anhu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5580 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


85. Suhail bin Wahab bin Rabi'ah Radliyallahu 'Anhu. 

86. Safwan bin Wahab Radliyallahu 'Anhu. 

87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi'ah Radliyallahu 'Anhu. 
88. Sa'ad bin Muaz Radliyallahu 'Anhu. 

89. Amru bin Muaz Radliyallahu 'Anhu. 

90. Al-Harith bin Aus Radliyallahu 'Anhu. 

91. Al-Harith bin Anas Radliyallahu 'Anhu. 

92. Sa'ad bin Zaid bin Malik Radliyallahu 'Anhu. 

93. Salamah bin Salamah bin Wagsyi Radliyallahu 'Anhu. 
94. Ubbad bin Wagsyi Radliyallahu 'Anhu. 

95. Salamah bin Thabit bin Wagsyi Radliyallahu 'Anhu. 
96. Rafi bin Yazid bin Kurz Radliyallahu 'Anhu. 

97. Al-Harith bin Khazamah bin “Adi Radliyallahu 'Anhu. 
98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj Radliyallahu 'Anhu. 
99. Salamah bin Aslam bin Harisy Radliyallahu 'Anhu. 
100. Abul Haitham bin al-Tayyihan Radliyallahu 'Anhu. 
101. “Ubaid bin Tayyihan Radliyallahu 'Anhu. 

102. Abdullah bin Sahl Radliyallahu 'Anhu. 

103. Gatadah bin Nu'man bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 
104. Ubaid bin Aus Radliyallahu 'Anhu. 

105. Nasr bin al-Harith bin “Abd Radliyallahu 'Anhu. 

106. Mu'attib bin “Ubaid Radliyallahu 'Anhu. 

107. Abdullah bin Tarig al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 
108. Mas'ud bin Sa'ad Radliyallahu 'Anhu. 

109. Abu Absi Jabr bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

110. Abu Burdah Hani' bin Niyyar al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 
111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aglah Radliyallahu 'Anhu. 
112. Mw'attib bin Ausyair bin Mulail Radliyallahu 'Anhu. 
113. Abu Mulail bin al-Az'ar bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 
114. Umair bin Mab'ad bin al-Az'ar Radliyallahu 'Anhu. 
115. Sahl bin Hunaif bin Wahib Radliyallahu 'Anhu. 

116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir Radliyallahu 'Anhu. 
117. Mubagyir bin Abdul Munzir Radliyallahu 'Anhu. 

118. Rifa'ah bin Abdul Munzir Radliyallahu 'Anhu. 

119. Sa'ad bin “Ubaid bin al-Nu'man Radliyallahu 'Anhu. 
120. Uwaim bin Sa'dah bin “Aisy Radliyallahu 'Anhu. 
121. Rafi' bin Anjadah Radliyallahu 'Anhu. 

122. “Ubaidah bin Abi “Ubaid Radliyallahu 'Anhu. 

123. Tha'labah bin Hatib Radliyallahu 'Anhu. 

124. Unais bin @atadah bin Rabi'ah Radliyallahu 'Anhu. 
125. Ma'ni bin Adi al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 

126. Thabit bin Akhram al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 
127. Zaid bin Aslam bin Tha'labah al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 
128. Rib'ie bin Rafi" al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 

129. Asim bin Adi al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 

130. Jubr bin “Atik Radliyallahu 'Anhu. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5581 ) 


131. Malik bin Numailah al-Muzani Radliyallahu 'Anhu. 

132. Al-Nu'man bin “Asr al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 

133. Abdullah bin Jubair Radliyallahu 'Anhu. 

134. Asim bin Gais bin Thabit Radliyallahu 'Anhu. 

135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu'man Radliyallahu 'Anhu. 
136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu'man Radliyallahu 'Anhu. 
137. Salim bin Amir bin Thabit Radliyallahu 'Anhu. 

138. Al-Harith bin al-Nu'man bin Umayyah Radliyallahu 'Anhu. 
139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu'man Radliyallahu 'Anhu. 
140. Al-Munzir bin Muhammad bin “Ugbah Radliyallahu 'Anhu. 
141. Abu “Ugail bin Abdullah bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 
142. Sa'ad bin Khaithamah Radliyallahu 'Anhu. 

143. Munzir bin Gudamah bin Arfajah Radliyallahu 'Anhu. 

144. Tamim (maula Sa'ad bin Khaithamah) Radliyallahu 'Anhu. 
145. Al-Harith bin Arfajah Radliyallahu 'Anhu. 

146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair Radliyallahu 'Anhu. 

147. Sa'ad bin al-Rabi' bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

148. Abdullah bin Rawahah Radliyallahu 'Anhu. 

149. Khallad bin Suwaid bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 
150. Basyir bin Sa'ad bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 

151. Sima' bin Sa'ad bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 

152. Subai bin Gais bin “Isyah Radliyallahu 'Anhu. 

153. “Ubbad bin Gais bin “Isyah Radliyallahu 'Anhu. 

154. Abdullah bin Abbas Radliyallahu 'Anhu. 

155. Yazid bin al-Harith bin Gais Radliyallahu 'Anhu. 

156. Khubaib bin Isaf bin “Atabah Radliyallahu 'Anhu. 

157. Abdullah bin Zaid bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 

158. Huraith bin Zaid bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 

159. Sufyan bin Bisyr bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

160. Tamim bin Ya'ar bin Gais Radliyallahu 'Anhu. 

161. Abdullah bin Umair Radliyallahu 'Anhu. 

162. Zaid bin al-Marini bin @ais Radliyallahu 'Anhu. 

163. Abdullah bin “Urfutah Radliyallahu 'Anhu. 

164. Abdullah bin Rabi' bin Gais Radliyallahu 'Anhu. 

165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai Radliyallahu 'Anhu. 

166. Aus bin Khauli bin Abdullah Radliyallahu 'Anhu. 

167. Zaid bin Wadi'ah bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

168. Ugbah bin Wahab bin Kaladah Radliyallahu 'Anhu. 

169. Rifa'ah bin Amru bin Amru bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 
170. Amir bin Salamah Radliyallahu 'Anhu. 

171. Abu Khamishah Ma'bad bin Ubbad Radliyallahu 'Anhu. 
172. Amir bin al-Bukair Radliyallahu 'Anhu. 

173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah Radliyallahu 'Anhu. 

174. “Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan Radliyallahu 'Anhu. 
175. Ubadah bin al-Somit Radliyallahu 'Anhu. 

176. Aus bin al-Somit Radliyallahu 'Anhu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5582 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


177. Al-Nu' man bin Malik bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 
178. Thabit bin Huzal bin Amru bin @arbus Radliyallahu 'Anhu. 
179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah Radliyallahu 'Anhu. 
180. Al-Rabi' bin Iyas bin Amru bin Ghanam Radliyallahu 'Anhu. 
181. Waragah bin Iyas bin Ghanam Radliyallahu 'Anhu. 

182. Amru bin Iyas Radliyallahu 'Anhu. 

183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

184. “Ubadah bin al-Khasykhasy Radliyallahu 'Anhu. 

185. Nahhab bin Tha'labah bin Khazamah Radliyallahu 'Anhu. 
186. Abdullah bin Tha'labah bin Khazamah Radliyallahu 'Anhu. 
187. Utbah bin Rabi'ah bin Khalid Radliyallahu 'Anhu. 

188. Abu Dujanah Sima' bin Kharasyah Radliyallahu 'Anhu. 
189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais Radliyallahu 'Anhu. 

190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi'ah Radliyallahu 'Anhu. 

191. Malik bin Mas'ud bin al-Badan Radliyallahu 'Anhu. 

192. Abu Rabbihi bin Haggi bin Aus Radliyallahu 'Anhu. 

193. Ka'ab bin Humar al-Juhani Radliyallahu 'Anhu. 

194. Dhamrah bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

195. Ziyad bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

196. Basbas bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

197. Abdullah bin Amir al-Ba'lawi Radliyallahu 'Anhu. 

198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 
199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh Radliyallahu 'Anhu. 
200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh Radliyallahu 'Anhu. 
201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) Radliyallahu 'Anhu. 
202. Abdullah bin Amru bin Haram Radliyallahu 'Anhu. 

203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh Radliyallahu 'Anhu. 

204. Mu'awwiz bin Amru bin al-Jamuh Radliyallahu 'Anhu. 
205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh Radliyallahu 'Anhu. 

206. Ugbah bin Amir bin Nabi bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 
207. Hubaib bin Aswad Radliyallahu 'Anhu. 

208. Thabit bin al-Jiz'i Radliyallahu 'Anhu. 

209. Umair bin al-Harith bin Labdah Radliyallahu 'Anhu. 

210. Basyir bin al-Barra' bin Ma'mur Radliyallahu 'Anhu. 

211. Al-Tufail bin al-Nu'man bin Khansa' Radliyallahu 'Anhu. 
212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa' Radliyallahu 'Anhu. 
213. Abdullah bin al-Jaddi bin @ais Radliyallahu 'Anhu. 

214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr Radliyallahu 'Anhu. 

215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr Radliyallahu 'Anhu. 

216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja'i Radliyallahu 'Anhu. 

217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja'i Radliyallahu 'Anhu. 

218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr Radliyallahu 'Anhu. 

219. Ma'gil bin al-Munzir bin Sahr Radliyallahu 'Anhu. 

220. Abdullah bin al-Nu'man bin Baldumah Radliyallahu 'Anhu. 
221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 
222. Sawad bin Razni bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5583 


223. Ma'bad bin Gais bin Sakhr bin Haram Radliyallahu 'Anhu. 
224. Abdullah bin Gais bin Sakhr bin Haram Radliyallahu 'Anhu. 
225. Abdullah bin Abdi Manaf Radliyallahu 'Anhu. 

226. Jabir bin Abdullah bin Riab Radliyallahu 'Anhu. 

221. Khulaidah bin Gais bin al-Nu'man Radliyallahu 'Anhu. 
228. An-Nu'man bin Yasar Radliyallahu 'Anhu. 

229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir Radliyallahu 'Anhu. 

230. Autbah bin Amir bin Hadidah Radliyallahu 'Anhu. 

231. Sulaim bin Amru bin Hadidah Radliyallahu 'Anhu. 

232. Antarah (maula Gutbah bin Amir) Radliyallahu 'Anhu. 
233. Abbas bin Amir bin Adi Radliyallahu 'Anhu. 

234. Abul Yasar Ka'ab bin Amru bin Abbad Radliyallahu 'Anhu. 
235. Sahl bin @ais bin Abi Ka'ab bin al-Gais Radliyallahu 'Anhu. 
236. Amru bin Talgi bin Zaid bin Umaiyah Radliyallahu 'Anhu. 
237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus Radliyallahu 'Anhu. 
238. Gais bin Mihshan bin Khalid Radliyallahu 'Anhu. 

239. Abu Khalid al-Harith bin @ais bin Khalid Radliyallahu 'Anhu. 
240. Jubair bin Iyas bin Khalid Radliyallahu 'Anhu. 

241. Abu Ubadah Sa'ad bin Uthman Radliyallahu 'Anhu. 

242. Ugbah bin Uthman bin Khaladah Radliyallahu 'Anhu. 
243. Ubadah bin Gais bin Amir bin Khalid Radliyallahu 'Anhu. 
244. As'ad bin Yazid bin al-Fakih Radliyallahu 'Anhu. 

245. Al-Fakih bin Bisyr Radliyallahu 'Anhu. 

246. Zakwan bin Abdu Gais bin Khaladah Radliyallahu 'Anhu. 
247. Muaz bin Ma'ish bin Gais bin Khaladah Radliyallahu 'Anhu. 
248. Aiz bin Ma'ish bin Gais bin Khaladah Radliyallahu 'Anhu. 
249. Mas'ud bin @ais bin Khaladah Radliyallahu 'Anhu. 

250. Rifa'ah bin Rafi" bin al-Ajalan Radliyallahu 'Anhu. 

251. Khallad bin Rafi" bin al-Ajalan Radliyallahu 'Anhu. 

252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan Radliyallahu 'Anhu. 
253. Ziyad bin Lubaid bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 

254. Khalid bin @ais bin al-Ajalan Radliyallahu 'Anhu. 

255. Rujailah bin Tha'labah bin Khalid Radliyallahu 'Anhu. 
256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir Radliyallahu 'Anhu. 

257. Khalifah bin Adi bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

258. Rafi' bin al-Mu'alla bin Luzan Radliyallahu 'Anhu. 

259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari Radliyallahu 'Anhu. 

260. Thabit bin Khalid bin al-Nu'man Radliyallahu 'Anhu. 

261. Umarah bin Hazmi bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 

262. Suragah bin Ka'ab bin Abdul Uzza Radliyallahu 'Anhu. 
263. Suhail bin Rafi' bin Abi Amru Radliyallahu 'Anhu. 

264. Adi bin Abi al-Zaghba' al-Juhani Radliyallahu 'Anhu. 

265. Mas'ud bin Aus bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 

266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 

267. Rafi" bin al-Harith bin Sawad bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 
268. Auf bin al-Harith bin Rifa'ah Radliyallahu 'Anhu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5584 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


269. Mu'awwaz bin al-Harith bin Rifa'ah Radliyallahu 'Anhu. 
2170. Muaz bin al-Harith bin Rifa'ah Radliyallahu 'Anhu. 

271. An-Nu'man bin Amru bin Rifa'ah Radliyallahu 'Anhu. 
212. Abdullah bin @ais bin Khalid Radliyallahu 'Anhu. 

213. Wadi'ah bin Amru al-Juhani Radliyallahu 'Anhu. 

214. Ishmah al-Asyja'i Radliyallahu 'Anhu. 

215. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi Radliyallahu 'Anhu. 
216. Sahl bin “Atik bin al-Nu'man Radliyallahu 'Anhu. 

211. Tha'labah bin Amru bin Mihshan Radliyallahu 'Anhu. 
218. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 
219. Ubai bin Ka'ab bin Gais Radliyallahu 'Anhu. 

280. Anas bin Muaz bin Anas bin @ais Radliyallahu 'Anhu. 
281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram Radliyallahu 'Anhu. 
282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit Radliyallahu 'Anhu. 
283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl Radliyallahu 'Anhu. 

284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit Radliyallahu 'Anhu. 

285. Harithah bin Suragah bin al-Harith Radliyallahu 'Anhu. 
286. Amru bin Tha'labah bin Wahb bin Adi Radliyallahu 'Anhu. 
287. Salit bin Gais bin Amru bin “Atik Radliyallahu 'Anhu. 
288. Abu Salit bin Usairah bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 
289. Thabit bin Khansa' bin Amru bin Malik Radliyallahu 'Anhu. 
290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid Radliyallahu 'Anhu. 

291. Muhriz bin Amir bin Malik Radliyallahu 'Anhu. 

292. Sawad bin Ghaziyyah Radliyallahu 'Anhu. 

293. Abu Zaid Gais bin Sakan Radliyallahu 'Anhu. 

294. Abul A'war bin al-Harith bin Zalim Radliyallahu 'Anhu. 
295. Sulaim bin Milhan Radliyallahu 'Anhu. 

296. Haram bin Milhan Radliyallahu 'Anhu. 

297. Gais bin Abi Sha'sha'ah Radliyallahu 'Anhu. 

298. Abdullah bin Ka'ab bin Amru Radliyallahu 'Anhu. 

299. 'Ishmah al-Asadi Radliyallahu 'Anhu. 

300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik Radliyallahu 'Anhu. 
301. Suragah bin Amru bin “Atiyyah Radliyallahu 'Anhu. 
302. @ais bin Mukhallad bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 
303. Al-Nu'man bin Abdi Amru bin Mas'ud Radliyallahu 'Anhu. 
304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru Radliyallahu 'Anhu. 

305. Sulaim bin al-Harith bin Tha'labah Radliyallahu 'Anhu. 
306. Jabir bin Khalid bin Mas'ud Radliyallahu 'Anhu. 

307. Sa'ad bin Suhail bin Abdul Asyhal Radliyallahu 'Anhu. 
308. Ka'ab bin Zaid bin @ais Radliyallahu 'Anhu. 

309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi Radliyallahu 'Anhu. 

310. Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan Radliyallahu 'Anhu. 
311. 'Ismah bin al-Hushain bin Wabarah Radliyallahu 'Anhu. 
312. Hilal bin al-Mw'alla al-Khazraj Radliyallahu 'Anhu. 

313. Oleh bin Syugrat Radliyallahu 'Anhu. 

Wallahu A'lam 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5585 ) 


Sumber : Kitab Aslul @odr/asma badar karya Syaikh Abuya Dimyati Bin Syaikh Amin Al-Jawi Al- 
Bantani 


Sumber : https://plus.google.com/-#Vinalstiasari/posts/MS5c9g8kmcNB 


Sedangkan nama-nama para syuhada perang badar bisa dilihat pada link berikut 
Kitab Al-Bidayah Wan-Nihayah : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-276&idto-302&bk no-59&ID-306 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/879729885383154/ 
www.fb.com/notes/894877923868350 


3731. KISAH UTUSAN NABI MUHAMMAD SAW KEPADA 


RAJA HERAKLIUS (Kaisar Romawi) 
PERTANYAAN : 


? Anas Bin Malik 
Assalamualaikum. Amat berterimaksih kepada yang alim yang mau menerjemahkan riwayah ini .. 


348 - Glbbuul u3 dll uc « sono Ul ul 1 Bye yulul las gag 4 Kill dil mc yul Usut yo yulS 3g 
:. Jowo op ln cg sesal Mc Lis : JB 4 Sabll Atugll 01 pad ul lia : JB 4 ad us Sae 
2 JB 4 Soo poll! 1 plid 0 4 ld dolol yul UE «au 3 Jt US Ly al og UU uc 
Ma ee BA ne 2 Ss 
ad la «Ani Iga bid Jo ed sy ole gd Ig le WS 4 guluddl ago up Ala ade Wi: 
o3 | Jgwoll ul 2553 «Jawi AKI al Ng OlinS W Ul UB 4 ella sll Liisu lail « Ngawi, AKI N Alilg 
al J3 4 lgu OLS Gulo Isl « Adu call oleng « pala uy aliid dolS3 Igo JB3 « W 036: JB. dlu 
S Isp elubsog ! US. Aid yo Says oo les yil Yi Kata Liwa : J8 S sll snill Odd Lo : alun 
akaag Ale WI colao lai elly Las 4 dls dll el Ul «adas NI ellall ella GAS WI elo ws2 Alila , 
Iblgau 4259 No «ol a36 $ Sono AS Junita ala pg plual : JO , 
ul: iso SJ WI JB « dinoll yo ly 3 US Il 9s lis ,38 4 dloll adl Nguu) Liso Curug . Isog3 : Jl 
Inla8 Lado NI Jai Y dllg : Lil « Jlbug sada le Sila» Aid UB « ella dino Ji Y 0d Ula» 
gdg « lekol gd lisiB LIA, ll Lugisl tis lidgu cyaliio Wbsl9 le WS38 . Uso Agil ? ellodl ll 
dini Gac GS Lo sis Sol cma al Aly Wllg , 2SI Alg «all dl Y : Ula « budi slbin 
ayal ole gdg ule bls. Iga ul ball Jualo » Sipao Lilo 19 yg ol SI Um? bil Imo 2bJJI 
« Wo Lgi . dy ll yo Uli leg cd ob Jos log « de ana me ea ana 
SI MS dna manah Jay one IS Si lo ii ugaiu gl Sule US lo: Jbg « elus 
lord Sini HS 1 JB» lea dlu « Ol Jay 3 la Lo gull elips | II Jai N bin la ln yh: WA 
JI Lag 2 US Sule ya H9 1 JB lap 1 WBS Sl uga ASI 1 JB. elule Hall» WB O Sip ! 
RB) sis Hall cuti Sal Alilg » JB «Les lin lada. ySI dilg al NI IN : US € .SoIS abacl las 
S Kalo Siau yA Sig 99 ldgoil la Bell cuti Luo liga Kid dAlSII og : JB. Led Au, 
LS ily 4 Sale segi JS Ads pil lal ASI w#ag : JB. alis VI as Ika cula3 lalul, lo : US 
J3 yo US lg isl Lol y0 094 Ll sang bei yaal US UN 1 JBS A1 LB 4 lo uni yo 
sob. linid . Igogd : Jl . ol us S #Sogro9 SOLO AS : JB alus ol Loc Wu Ai. yul 
sendu les s5 4 olise3 Wa3 slow Ale Ulang 4 DI adl Jml 4 BB Li3l3 , HS Ji9 cmd Jai W 
d3 «shd gw D0 oSialg « 3g Ly R88 « Ulool laale send Wu lg Audi Gobis du Jl dingS 
cad maa lo ic Jab dio Jl ad nil pb «tan! 313 Ja Lp3 Ig 4 el yoo Ox 3 
kal ade asi Ika : JB NW S Id ugdusi Jb : JB. All dls lo yua « Ubsuiss JD «da « 
dl I5l9 « sleay d5920 laa ISl9 « sldgw By05 dio RoSiMM «Sl bb Wadi La yuli LSI ga ISI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5586 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JB WS S Isd yadhsi Jd 1 J3 « Gal ya « (1) doll 13 «said jos | babi 3S et: 
vm 4 yOlu ada Jay Ld Ig « Sldgw BgS Vo RosiwB «Sl Lb 3 ai. Mall lc, ag Ika 
Id 2 JGN USS Id yodosi Jb 1 JBS pai US Kl an «II Jasb «om 0 « uas 
WS £ Id yggusul : JB AU Jguws A9 I5I9 « slby 87900 Laad IS « Allan. Dll lc « adl ul 
Lal ala : J9 yul pi liB 28 dl aku lg : JB. LuSu9 : JB. ala Ale All sluo All Ju) Io20 Asi 
WS uga Sl JS Gil bol: JB ai e Lead yiu clu elunl3 « adl abis loss sd Ul. am UBS 9g 
159 « slamws slorl 2900 Lg3 158 « eldgw BUS dio a3iw SI LL B3 si. Src lo jbid SI ulas 
MS 4 data 2adi0 | lisa YI US io « yaale «jul (4) SS «sud le « (3) Jpbs3 (2) s5 Ja 

Gil YI £ agatii Bgn Muis Gdlg «All Ole £ swag Id : JB. Y : WS S Ikd gadi Jb : Jb3 « 
ulas w ugula laa : JBL: WS $ Isa uggusi Jd : Jb3 Jd ang H9 yua KAL. Se slbso 
ulwat GIS tisu) « (6) Jamu « (5) msl Jas d50x0 Ln3 158 £ Law du a3iwB Sl bb aa si 
EA Baya Mio Rosi 4 SI Ul 3 Ad Akall Aule lag) La : JLN: WS S Ian gd Jd : Jb « 
F Id uggosi Jd : J8 « dng on « nd) Apa «sub € da5 M0 « AI Jan Dos ld II 
iii 290 lg 19 4 clay Buya Gin & Si « sbb asa. ul Uc Slbaal Id : JB. X : WS 
Hall ale . ngisy Id 1 JGN: USS Isd uggosi Ja : Jb3 « JB alam ina lc ul NI Gl 
Hole Sa. WI cus Ag eju « vaml Jay d9x pad « ld gw d0 dio &iw « sll aa. 
Ia : JG. XS Id ugdosa Jd : JW « doll all Ah « AS Aga HI Io «gi Agag Ily 
umostl 4229 US « pol Bo, 912 lgilS 05910 lgu « ola Luo CoSiwl «Sl Ul RB Ai. Sui an Jaclowl 
Celan dna ws bb an Hal ale Suga Id : JGN 1 WBS Id uga Ja : Ja « 
Jd 1 Jl «Liya Ali € da) «ubud S1 «said yui « yul (T) Uuas « Jas! Jan Ooswo Lp 
d5.9x0 lpd « slaw do Rosie Sl bb ad hi Hull le sis Isa : JGA: US $ Isa yg9hsi 
Woles Isa : JB. XS S Ian 393 Jd: JBS ea SI) uda Jl Jas «os 1S Ja) 
ada Oles ds Ig slam do) 920 Up38 « ld gw d2 5 Mio aim S1 bb an ai WI Aula dl 
swuc Id: JBL: WS $ Id Ugdosi Ja : J3 «Ang own € mill own el SKI olga 
Dl nine bata Lem aa Dn bea Kema ea A US. Dual Ulee 0 ul 
(drg yo WN 0 lu) Jl «Dll aula « pal ul 2 JBS S dio Dal le Lyi 25500 Lal, UN « 
H0 yo oil 95 3 Si « yanti Ug0 dc Pull Al « pal dil ab US9 ed, lc Jl 
Slop Sip N lc WS lg « (So yo R95 Culb gusi Ul Wlg lol : JB As » Jluld cl lg3858 « pum 
bal) low olids «uc Al 9u3) « Gamal SU Ul Luil Lola . ls 1g « Wis uas Ul 5 . Lgol wis | 
JB s3 Jam Las 0 Jag ye Jl al ae eaSuo 1 J9 « Sl 3: JB. b5lsl log « W JB log : 
sll duka 050 KS U9S54 dagallo agil akug le Al oo Wil Jaw, Lusi. 


JAWABAN: 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam wr.wb. Imam Hakim —penulis kitab AlMustadrak— mengatakan, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ishag AlBagawi, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim ibnul Aisam AlBaladi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu 
Muslim ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris, dari Syurahbil ibnu Muslim, 
dari Abu Umamah AlBahili, dari Hisyam ibnul As Al-Umawi yang menceritakan bahwa dia dan 
seorang lelaki lain diutus untuk menemui Heraklius—Raja Romawi— untuk menyerunya 
(mengajaknya) masuk Islam. 

"Kami berangkat, dan ketika kami sampai di Al-Gautah —bagian dari kota Damsyig (Damaskus)— 
kami turun istirahat di perkampungan Al-Jabalah ibnul Aiham AlGassani. Lalu kami masuk 
menemuinya, Tiba-tiba kami jumpai dia berada di atas singgasananya. Ia mengirimkan utusannya 
kepada kami agar kami berbicara dengannya, tetapi kami mengatakan, 'Demi Allah, kami tidak 
akan berbicara kepada utusan. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5587 ) 


Sesungguhnya kami diutus hanya untuk menemui raja (anda). Jika kami diberi izin untuk masuk, 
maka kami akan berbicara dengannya: dan jika tidak, kami tidak akan berbicara kepada wakil." 
Kemudian utusan Jabalah ibnul Aiham kembali kepadanya dan menceritakan segala sesuatunya 
kepadanya. Akhirnya kami diberi izin untuk menemuinya, lalu Jabalah berkata, "Berbicaralah 
anda.' Maka Hisyam ibnul As berbicara dengannya dan menyerunya untuk memeluk agama Islam. 
Ternyata Jabalah memakai pakaian hitam, maka Hisyam bertanya kepadanya, 'Pakaian apakah 
yang engkau pakai itu?' Jabalah menjawab, 'Saya memakainya dan saya telah bersumpah bahwa 
saya tidak akan menanggalkannya sebelum mengusir anda dari negeri Syam.' Kami berkata, 
'Majlismu ini, demi Allah, akan benar-benar kami rebut dari tangan kekuasaanmu, dan 
sesungguhnya kami akan merebut kerajaan rajamu yang paling besar, InsyaAllah. Hal ini telah 
diberitakan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad Saw.' 


Jabalah mengatakan, 'Anda bukanlah mereka, bahkan mereka adalah suatu kaum yang puasa 
siang harinya dan salat pada malam harinya, maka bagaimanakah cara puasa anda?'Maka kami 
menceritakan cara puasa kami. Wajah Jabalah menjadi hitam (marah) dan berkata, 'Berangkatlah 
anda," dan ia menyertakan seorang utusan bersama kami untuk menghadap kepada Kaisar 
Romawi. 


Kami berangkat, dan ketika kami sudah dekat dengan ibu kota, berkatalah orang yang bersama 
kami, "Sesungguhnya haiwan kendaraan ini dilarang memasuki ibu kota kerajaan. Jika anda suka, 
maka kami akan begal" Kami menjawab, 'Demi Allah, kami tidak akan masuk melainkan dengan 
memakai kendaraan ini." Kemudian orang yang bersama kami itu mengirimkan utusannya kepada 
kaisar untuk menyampaikan bahwa para utusan kaum muslim menolak peraturan tersebut. 
Akhirnya Raja Romawi memerintahkan kepada utusan itu untuk membawa kami masuk dengan 
kenderaan yang kami bawa. Kami masuk ke dalam ibu kota dengan menyandang pedang-pedang 
kami, hingga sampailah kami pada salah satu bangunan milik Kaisar. Lalu kami istirahatkan unta 
kendaraan kami pada bahagian bawahnya, sedangkan Raja Romawi memandang kami. Lalu kami 
ucapkan, "Tidak Ada Tuhan Selain Allah, dan Allah Maha Besar.' Allahlah yang mengetahui, 
kerana sesungguhnya bangunan itu tiiba-tiba bergoncang seperti pohon kurma yang ditiup angin 
kuat. Lalu raja mengirimkan utusannya kepada kami untuk menyampaikan, 'Anda tidak perlu 
menyapampaikan agama anda kepada kami." Dan raja mengirimkan lagi utusannya untuk 
menjemput kami masuk. 


Maka kami masuk menghadapnya, sedangkan dia berada di atas singgasananya, di hadapan para 
pastur Romawi. Segala sesuatu yang ada di majlisnya berwarna merah, raja sendiri memakai baju 
merah, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya semuanya berwarna merah. Lalu kami 
mendekatinya. Dia tertawa, lalu berkata, 'Bagaimanakah menurut anda jika anda datang 
menghadap kepadaku dengan mengucapkan kalimat salam penghormatan yang berlaku di antara 
sesama anda ? Tiba-tiba di sisinya terdapat seorang lelaki yang fasih bahasa Arab lagi banyak 
cakap. 


Maka kami menjawab, "Sesungguhnya salam penghormatan kami di antara sesama kami tidak 
halal bagimu, dan salam penghormatan kamu yang biasa kamu pakai tidak halal pula bagi kami 
memakainya." Raja menjawab, 'Bagaimanakah ucapan salam penghormatan anda di antara 
sesama anda? Kami menjawab, 'Assalamu 'alaika. Raja bertanya, 'Bagaimanakah caranya anda 
mengucapkan salam penghormatan kepada raja anda?" Kami menjawab, "Sama dengan kalimat 
itu." Raja bertanya, 'Bagaimanakah anda mendapat jawabannya?" Kami menjawab, Kalimah yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5588 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sama. Raja bertanya, 'Kalimat apakah yang paling besar dalam ucapan anda? Kami menjawab, 
"Tidak Ada Tuhan Selain Allah, dan Allah Maha Besar.' Ketika kami mengucapkan kalimah itu, 
hanya Allahlah yang lebih mengetahui, tiba-tiba istana itu bergegar sehingga si raja mengangkat 
kepalanya memandang ke atas bangunan itu. 


Raja berkata, 'Perkataan yang baru saja anda ucapkan dan membuat bangunan ini bergegar. 
Apakah setiap anda mengucapkannya di dalam rumah anda, adakah rumah anda bergoncang 
kerananya? Kami menjawab, "Tidak, kami belum pernah melihat peristiwa ini kecuali hanya di sini. 
Raja berkata, 'Sesungguhnya aku mengharapkan seandainya saja setiap kali anda 
mengucapkannya, semua yang ada akan bergoncang. Dan sesungguhnya aku rela mengeluarkan 
separuh dari kerajaanku? Kami bertanya, 'Mengapa?' Ia menjawab, 'Kerana sesungguhnya hal itu 
lebih mudah dan lebih layak untuk dikatakan bukan merupakan perkara kenabian, dan bahwa hal 
tersebut hanyalah terjadi semata-mata kerana perbuatan manusia." 


Kemudian raja bertanya tentang tujuan kami, lalu kami menceritakan hal itu kepadanya. Setelah 
itu raja bertanya, 'Bagaimanakah salat dan puasa anda?" Kami menceritakan hal itu kepadanya, 
lalu raja berkata. 'Bangkitlah anda." Kemudian ia memerintahkan agar menyediakan rumah yang 
baik dan tempat peristirahatan yang cukup buat kami, dan kami tinggal di sana selama tiga hari 


Kemudian ia memerintahkan agar menyediakan rumah yang baik dan tempat peristirahatan yang 
cukup buat kami, dan kami tinggal di sana selama tiga hari. Pada suatu malam raja mengirimkan 
utusannya kepada kami, lalu kami masuk menemui raja, dan ia meminta agar kami mengulangi 
ucapan kami, maka kami mengulanginya. Sesudah itu ia memerintahkan agar dibawakan sesuatu 
yang berbentuk seperti kota yang cukup besar, terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat rumah- 
rumah kecil yang masing-masingnya berpintu. Raja membuka sebuah rumah dan membuka 
kuncinya, lalu mengeluarkan (dari dalamnya) selembar kain sutera hitam. 


Ketika kami membuka kain sutera itu, tiba-tiba padanya terdapat gambar merah, dan pada gambar 
yang merah itu terdapat gambar seorang lelaki yang bermata besar punggung besar, saya belum 
pernah melihat leher sepanjang yang dimilikinya. Ternyata lelaki itu tidak berjanggut, dan ternyata 
indah di antara semua makhluk Allah. Lalu raja berkata, "Tahukah anda gambar siapakah ini?' 
Kami menjawab, "Tidak." Ia berkata, 'Ini adalah gambar Adam a.s.' Ternyata Nabi Adam a.s. 
adalah orang yang sangat lebat rambutnya. 


Kemudian raja membuka rumah yang lain, lalu mengeluarkan kain sutera berwarna hitam darinya. 
Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar orang yang berkulit putih, memiliki rambut yang keriting, 
kedua matanya merah, berkepala besar, dan sangat bagus janggutnya. Lalu raja bertanya, 
"Tahukah anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak." Raja berkata, 'Dia adalah Nuh a.s.' 


Kemudian ia membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutera hitam lainnya, tiba-tiba di 
dalamnya terdapat gambar seorang kelaki yang sangat putih, kedua matanya sangat indah, 
keningnya lebar, dan pipinya panjang, sedangkan janggutnya berwarna pulih, seakanakan gambar 
lelaki itu tersenyum. Lalu raja bertanya, '"Tahukan anda, siapakah orang ini?7 Kami menjawab, 
"Tidak." Ia berkata, "Orang ini adalah Ibrahim a.s.' 


Lalu raja membuka pintu yang lain (dan mengeluarkan kain sutera hitam) tiba-tiba padanya 
terdapat gambar orang yang putih, dan tiba-tiba—demi Allah—dia adalah Rasulullah Saw. sendiri." 
Raja bertanya, "Tahukah anda siapakah orang ini? Kami menjawab. 'Ya. orang ini adalah 
Muhammad, utusan Allah Swt.' Kami menangis, dan raja bangkit berdiri sejenak, kemudian duduk 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5589 ) 


lagi, lalu bertanya, 'Demi Allah, benarkah gambar ini adalah dia (Nabi Saw.)?" Kami menjawab, 
'Ya, sesungguhnya gambar ini adalah gambar dia, seakanakan engkau sedang memandang 
kepadanya." 


Raja memegang kain sutera itu sesaat seraya memandangnya, lalu sutera hitam darinya, tiba-tiba 
padanya terdapat gambar seseorang yang hitam manis, dia adalah seorang lelaki yang berambut 
keriting dengan mata yang agak cekung, tetapi pandangannya tajam, wajahnya murung, giginya 
bertumpang tindih, bibirnya dicibirkan seakan-akan sedang dalam keadaan marah. Raja bertanya, 
Tahukah anda siapakah orang ini? 'Kami menjawab, "Tidak tahu." Raja berkata 'Dia adalah Musa 
a.s." Sedangkan di sebelahnya terdapat gambar seseorang yang mirip dengannya, hanya 
rambutnya berminyak, dahinya lebar, dan kedua matanya kelihatan agak juling. Raja itu bertanya, 
"Tahukah anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak tahu.' Raja berkata, 'Orang ini adalah 
Harun ibnu Imran a.s.' 


Lalu raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutera putih dari dalamnya. Ternyata di 
dalamnya terdapat gambar seorang lelaki hitam manis, tingginya pertengahan, dadanya bidang, 
dan seakan-akan sedang marah. Lalu si raja bertanya, "Tahukah anda siapakah orang ini?" Kami 
menjawab, 'Tidak.' Dia menjawab bahwa orang tersebut adalah Lut a.s. 


Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutera berwarna putih, tiba-tiba 
padanya terdapat gambar seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan dengan pinggang 
yang kecil dan memiliki wajah yang tampan. Lalu si raja bertanya, "Tahukah anda siapakah orang 
ini? Kami menjawab, 'Tidak.' Raja berkata, 'Dia adalah Ishag a.s. 


Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutera putih darinya, dan ternyata 
di dalamnya terdapat gambar seseorang yang mirip dengan Ishag, hanya saja pada bibirnya 
terdapat tahi lalat. Raja bertanya, "Tahukah anda, siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak 
tahu.' Raja berkata, 'Orang ini adalah Ya'gub a.s.' 


Lalu raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutera yang berwarna hitam, di 
dalamnya terdapat gambar seorang lelaki berkulit putih, berwajah tampan, berhidung mancung 
dengan tinggi yang cukup baik, pada wajahnya terpancarkan nur (cahaya), dan terbaca dari 
wajahnya pertanda khusyuk dengan kulit yang putih kemerah-merahan. Raja bertanya, "Tahukah 
anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak tahu.' Raja berkata. "Orang ini adalah kakek 
nabi anda, yaitu Nabi Ismail a.s." 


Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutera putih, dan ternyata 
di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang mirip dengan Nabi Adam, hanya wajahnya 
bercahaya seperti matahari. Raja bertanya, "Tahukah anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, 
Tidak tahu. Raja berkata : Dia adalah Yusuf AS. 


Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutera putih, tiba-tiba di 
dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang berkulit merah, kedua betisnya kecil, dan matanya 
rabun, sedangkan perutnya besar dan tingginya sedang, seraya menyandang pedang. Raja 
bertanya, 'Tahukan anda siapakah orang ini?” Kami menjawab, 'Tidak.' Raja berkata, 'Orang ini 
adalah Daud a.s.' 


Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutera putih, tiba-tiba di 
dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang berpunggung besar, kedua kakinya agak panjang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5590 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seraya mengendarai kuda. Lalu raja bertanya, "Tahukah anda, siapakah orang ini?" Kami 
menjawab, "Tidak." Raja berkata, 'Orang ini adalah Sulaiman ibnu Daud a.s. 


Kemudian raja membuka pintu yang lain, lalu mengeluarkan kain sutera hitam darinya, pada kain 
sutera itu terdapat gambar orang yang berpakaian putih, dan ternyata dia adalah seorang pemuda 
yang janggutnya berwarna hitam pekat, berambut lebat, kedua matanya indah, dan wajahnya 
tampan. Raja bertanya, "Tahukah anda siapakah orang ini?" Kami menjawab. 'Tidak.' Raja berkata, 
'Orang ini adalah Isa ibnu Maryam a.s.' 


Kami bertanya, 'Dari manakah kamu mendapatkan gambar-gambar ini? Kerana kami mengetahui 
bahwa gambar-gambar tersebut sesuai dengan gambar nabi-nabi yang dimaksud, mengingat kami 
melihat gambar nabi kami sama seperti yang tertera padanya.' 


Raja menjawab, "Sesungguhnya Adam a.s. pernah memohon kepada Tuhannya agar Dia 
memperlihatkan kepadanya para nabi dari keturunannya, maka Allah menurunkan kepadanya 
gambar-gambar mereka. Gambar-gambar tersebut berada di dalam perbendaharaan Nabi Adam 
a.s. yang terletak di tempat tenggelamnya matahari. Kemudian dikeluarkan oleh Zul Garnain dari 
tempat penyimpanannya di tempat tenggelamnya matahari, lalu Zul @arnain menyerahkannya 
kepada Nabi Danial.' 


Kemudian raja berkata, 'Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya peribadiku suka bila keluar dari 
kerajaanku, dan sesungguhnya aku nanti akan menjadi orang yang memiliki kerajaan yang paling 
kecil di antara anda hingga aku mati.' 


Lalu Raja memberi layanannya sangat baik, lalu dia melepas kami pulang. Ketika kami sampai 
pada Khalifah Abu Bakar As-Siddig r.a.. kami ceritakan kepadanya semua yang telah kami lihat, 
demikian pula perkataan raja serta hadiah yang diberikannya kepada kami. Maka Abu Bakar 
menangis dan berkata, 'Kasihan dia. Seandainya Aliah menghendaki kebaikan baginya, niscaya 
dia melakukannya (masuk Islam).' 


Kemudian Abu Bakar AsSiddig berkata, "Telah menceritakan kepada kami Rasulullah Saw., bahwa 
mereka (orang-orang Nasrani) dan orang-orang Yahudi menjumpai sifat Nabi Muhammad Saw. 
pada kitab yang ada pada mereka'." 

Hal yang sama telah diketengahkan oleh AlHafiz Abu Bakar AlBaihagi dalam kitab Dalailun 
Nubuwwah, dari AlHakim secara ijazah, lalu ia menuturkan kisah tersebut, sanad dari kisah ini 
tidak ada celanya. 


Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami AlMusanna, telah menceritakan kepada 
kami Usman ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Falih, dari Hilal ibnu Ali, dari Ata ibnu 
Yasar yang menceritakan bahwa ia pernah bersua dengan Abdullah ibnu Amr, lalu ia bertanya 
kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah Saw. di dalam kitab Taurat." Abdullah 
ibnu Amr menjawab, "Memang benar, demi Allah, sesungguhnya sifat beliau tertera di dalam kitab 
Taurat sebagaimana yang terdapat dalam al-Guran. 


Kisah lengkapnya bisa dijumpai dalam : 

- Al bidayah wa Al nihayah 
http://islamport.com/w/tkh/Web/927/2134.htm 
- Dala ilu Al nubuwwah Imam baihagy 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5591 ) 


http://islamport.com/w/ser/Web/1512/388.htm 

- Syarh Al-zargony 
http://shamela.ws/browse.php/book-26568/page-3942 
- Al hawy fi tafsiril gur'an 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/904629936226482/ 
www.fb.com/notes/905350542821088 


3750. TAHUN TERJADINYA ISRA' MI'RAJ DAN SHOLAT 


SEBELUM ISRA' MI'RAJ 
PERTANYAAN : 


2 Ali Sodikin 
Assalamualaikum, butuh pencerahan, peristiwa isro mi'roj itu terjadi tahun keberapa setelah 
muhammad saw diangkat menjadi nabi ? apa peristiwa isro mi'roj itu dimulainya perintah sholat ? 
bagaimana cara ibadah / sholat nabi muhammad sebelum ada peristiwa tersebut ? terima makasih 
sebelumnYa.. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, peristiwa isra' dan mi'raj terjadi 5 tahun atau 10 tahun atau 
11 tahun atau 12 tahun setelah Nabi diutus, menurut pendapat yang masyhur terjadi pada malam 
isnain tgl 27 rajab setahun sebelum hijrah 


- kitab nurud dzolam : 


sari gl Asi 153 al cs aU ala Laos es dls Cialis Anal bal cas all lea 


dim DI JS 5 Sei Yo mao Ml Ad sa Al d3 US» setu 
Sholat sebelum isra' dan mi'raj 
- kitab fathul bari, ibnu hajar : 


Sl eea sapa Saru ang Talaar as 
us gala S3 «mil urisS 9 Blagdl uaiaS , dg sio CS Dul Ul adl cu alI HBS9 «MHI Ue 
la Aa ee Ja Iasna Ka ella As, 
vas) Oleh ls Rawi Ai « Jl yag 


| Faedah | Sekelompok ulama' berpendapat bahwa sebelum isra' dan mi'raj tidak ada sholat yang 
di fardhukan kecuali apa yang diperintahkan dari sholat malam tanpa batasan rokaat, menurut al 
charby bahwa sholat yang difardhukan sebelum isra' dan mi'raj adalah dua rokaat pagi hari dan 
dua rokaat sore hari. Imam as syafi'i menuturkan dari sebagian ahli ilmu bahwa sesungguhnya 
sholat malam dulu diwajibkan kemudian hukumnya dihapus dengan firman Allah " fagro'u maa 
tayassaro minhu " maka jadilah yang fardhu adalah sebagian malam, kemudian itu hukumnya 
dihapus juga dengan sholat lima waktu. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5592 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/885537788135697/ 
www.fb.com/notes/907636392592503 


3764. WARNA YANG PALING DISUKAI ROSULULLOH 


SAW 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Ryzki Harist 
Assalamualaikum. Mau tanya sedikit, Warna apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh nabi 
muhammad saw. tolong dijawab , wasalam. 


JAWABAN : 


» Yai Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, dalam kitab Faidhul Gadier Syarh al Jami'ushshaghier 
5/104: 


Ol Juasl 8 AJ disll Lali yo LN (Hwa) ld 49 Ubi Yo (Ul UII as UE) 


KAANA AHABBAL ALWAANI ILAIHI MINATSTIYAAB WA GHAIRIHAA AL KHUDHRATU LI ANNAHAA MIN 
TSIYAABIL JANNATI FAL HUDHRATU AFDHALUL ALWAANI 


Warna hijau adalah warna yang paling beliau sukai, (dari pakaian dan yang lainnya, karena hijau 
adalah sebagian dari pakaian surga. Makanya hijau adalah warna yang paling utama). 


Dalam Kitab Sunan Abu Dawud 4/9/3880 : 


JB JB yuli al US 24 Ly As YS Mai Ly Ulas Ly All Mc lir ud) lids puiga 04 Soal lis 
ASbgo Lg18 Lgi8S9 Sl 28 yo Lgi KAba ASul5 y0 Iowall » -alug Ul WI ako- dll Jom, 


Dari Ibn Abbas, beliau berkata : Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam bersabda : Pakailah 
pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, sesungguhnya pakian berwarna putih adalah 
diantara pakaian kalian yang paling baik, dan hendaknya kalian mengkafani mayat-mayat kalian 
dengan kain putih". 


Dalam Kitab Sunan Ibn Majah 2/1191/3601 : 


JB 25 ul US Jaga 01 ml US D5 ul Up MA US Jean 1 MC Lia. dat yul ya gal iis 
patall UC al 9 Ule Ml alao UI gas gi 


AN IBNI “UMAR @GAALA NAHAA RASUULULLAAHI SHALLALLAAHU “ALAIHI WASALLAM 'AN 
AL- MUFDAMI 


Dari Ibn Umar, beliau berkata: Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam melarang pakaian yang 
berwarna merah padam 


Catatan: 
AL MUFDAM (ax20Jl) sebagaimana dalam kitab Lisanul Arab juz 12 halaman 450 


di 5 alis Ale ob Il ade jadi Y SJ US 05 gua! 9d SARI UG uc gi Ul Cusndl ySg 


AL MUFDAM ialah pakaian yang berwarna merah yang sangat, seakan-akan tidak bisa bertambah 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5593 


merah lagi karena sudah mencapai ambang batas warna merahnya. 
Adapun hukum memakainya, adalah sebagaimana dalam kitab Faidhul Gadier juz 6 halaman 418: 


Boo gutuoll Ugill 

Jo yo SiindS 949 U 05 wal ale Hb de 0 Y SI ulS pol 

signal 9 sowlall Wlg Ja Jl ale erosi ml 25 Ml D3 Yo d5 M9 « kual 
Lai 9 Ja yU slllo Ad S3 Fl, sle saill mail Jang lulu yo 


Dalam kitab Ihya' 2/197 


um 9d Bil ls Ulu 
MUSI uSg dls 6 gl da gl u2uo8 gl Sby gl OLI yo a25 lo OLI 0 yuuk aug le All oo u JS 
ebi! yaa US9 " ASligo lea IgiiS9 Sela! Kogwall " 1Jgig pOlul dm SI US9 ras Uk 
Ud ySly Ml MW LAS wi duka widi S3 J US9 LAI 09 UAN Gamal 

JB Ul sll 

CgwS "JS Soga elu)! el Jad Lo og Lil ul Halu al JS Ud dguwl eluS Jl ada" 
Oo ga JS Elly yo oma US J3 Lima Cu) lo Uda 


Menerangkan adab dan akhlag Nabi didalam pakaian 

Adalah Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam memakai pakaian apa yang beliau dapatkan, berupa 
sarung, selendang, gamis, jubah atau lainnya Pakain berwarna hijau adalah yang beliau takjubi. 
Adalah pakaian beliau kebanyakan berwarna putih.......... dst 

Sungguh beliau mempunyai pakaian (jubah) berwarna hitam, maka pakaian tsb beliau berikan 
(kepada orang lain), maka Ummu Salamah berkata: Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, 
Apa yang di perbuat dengan jubah hitam ini". Nabi pun menjawab: Aku telah mamakainya. Ummu 
Salamah berkata : "Aku belum pernah melihat yang lebih indah daripada keputihanmu dengan 
warna hitam". Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/891268880895921/ 


3834. KEUTAMAAN UMAT NABI MUHAMMAD SAW 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Alam Agustian 
Assalamualaikum. Minta ibaroh tentang keutamaan umat nabi Muhammad SAW, Maturnuwun. 
Wassalam. 


JAWABAN : 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Baca Nashoihul 'Ibaad Hal 37-38 : 


lo CloS gol aku 9 le dll ko Sano ol alel al dil | JB Aull 9 Hall ale pal Ul H5 
al Jetis « uSo JS $3 y9ngib aku 9 Ale AJI duo S020 dol 9 Soy « US sugi Ja ul dasi / kulbci 

lc wenos aku 3 le dl iko dam dol 9 jlilc wiles Cunoe la Ld LS yul yuli 9 ,agigi 

Y 9 go alw 9 lc dll xlao S020 dol 3, slot ws adu H3 Cm lol yul HUI (Ul aga 
alm 9 Gale Al alun 020 dol 9 lgio s2 50 dll 93 Loc wil Ul JI 9 agalo 5 oi 9 agiu Hu 

Iosb ISI api Sinll 2) yoo. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5594 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diriwayatkan bahwa nabi Adam AS berkata : Sesungguhnya Allah ta'ala memberikan empat 
karomah/kemulyaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan padaku 

1. Pertama : Sesungguhnya diterimanya taubatku dimekkah, sedangkan umat nabi Muhammad 
ketika melakukan ma'shiyat bisa bertaubat dimana saja dan Allah menerima taubatnya. 

2. Kedua : Dulu aku mengenakan pakaian,dan tetkala aku ma'shiyat , Allah menghilangkankan 
pakaianku. Sedangkan Umat nabi Muhammad melakukan ma'shiyat kepada Allah dengan 
telanjang,namun Allah tetap memberikan pakaian padanya. 

3. Ketiga : Ketika aku berma'shiyat ,maka antara aku dan isteriku dipisahkan , Sedangkan umat 
Nabi Muhammad ketika melakukan ma'shiyat,Allah tidak memisahkan mereka. 

4. Keempat : Aku melakukan ma'shiyat dalam syurga kemudian Allah mengeluarkanku darinya, 
Sedangkan umat Nabi Muhammad melakukan ma'shiyat diluar syurga , kemudian Allah 
memasukkannya ke dalam syurga jika mereka bertaubat. Wallahu A'lam 


? Mas Hamzah 
Keutamaan umat muhammad shollallohu alaihi wasallam dinukil dari kitab Tanbihul Ghofilin karya 
Abul Laits As Samargondi : 
Grid pomull Call gl Kalo aus 
saga Gal! LG saga sila ab Jail busi ad ls: J6, Ue ds a05 IBI ma 23 


3 49 TA 


Dari Ka'bul akhbar -semoga Allah meridhoinya- berkata : " Aku telah membaca dalam sebagian 
kitab yg Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihis salaam : Wahai Musa, dua rokaat yg Ahmad 
dan ummatnya menjalankannya, yaitu sholat subuh, barang siapa yang menjalankan sholat subuh 
maka Kuampuni dosa dosanya mulai malam hari dan siangnya, dan itu menjadi tanggunganKu. 


Sisi dll dnakall Lio A85 Jal kel sb BL d3 da3 S3 Kaluoy 0635 B3 ctugo L 
UI ig slawi Olgol kgale zial dal Jlg 2 G9 in 9 LA Kopral Agale Kai @IUL3 Aa Guo 
Gaal 533) Kenle 


Wahai Musa, empat rokaat yang Ahmad dan ummatnya menjalankannya, yaitu sholat dhuhur 
maka Kuberi mereka ampunan dengan rokaat yang awwal, Kuperberat timbangan amalannya 
dengan rokaat kedua, Kuwakilkan malaikat yang membaca tasbih dan istigfar untuk mereka 
dengan rokaat ketiga dan dengan rokaat ke empat Kubukakan pintu pintu langit dan bidadari 
bidadari memenuhinya untuk mereka 


saia NI 659 Olgatl $d Ello siy J8 « koall 5 yag dislg Sos Lukas OLS) #31 Lotugo L 
asal JB ad Ooitital 783 “kele 


Wahai musa, empat rokaat yang Ahmad dan ummatnya menjalankannya, yaitu sholat ashar maka 
tiada tersisa malaikat dilangit dan bumi kecuali membaca istigfar untuknya, dan orang yang 
malaikat membacakan istigfar untuknya maka Aku tidak akan menyiksanya. 


II ASI Yo Galliag Y selaku alga KI RABI Jadid C5 Gas B3 KASI Lalin) calaK) HSE saus 
2 (ena 


Wahai Musa, tiga rokaat yang Ahmad dan umatnya jalankan ketika matahari terbenam maka 
Kubukakan pintu2 langit untuk mereka, mereka tidak meminta suatu hajat kecuali Kupenuhi bagi 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5595 ) 


mereka. 


2 KebS9 A35 Aeagih, 


Wahai Musa, empat rokaat yang Ahmada dan ummatnya jalankan ketika hilangnya mega merah, 
maka itu lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya, dan mereka keluar dari dosa dosanya 
sebagaimana hari dimana ibu melahirkan mereka. 


alat y258S di2)6 RS elall Go lok 63le5 Ko Seabagl Kesal LS dialg SAS Lagi cunga L 
uS5Al9. 
Wahai Musa, Ahmad dan ummatnya melakukan wudhu sebagaimana yang Kuperintahkan maka 


kuberikan kepada mereka pada setiap tetesan dari airnya, syurga yang luasnya seperti luasnya 
langit dan bumi. 


SSI 9d Tuan a33 US alus Rebel € Ulso) gi 39 Bika OS gd Wis ding SAS 29255 cugo b. 
iSo13 853 La gia Sisilul US JAR Al as Tesla dar 53 ES G0 48 Ulee JS UK Anas 
Sapi si SI dabel gt al dd Jo Ole Ul ul Yo Boo Loli, 


Wahai Musa, Ahmad dan ummatnya melakukan puasa sebulan dalam setiap tahunnya, yaitu 
bulan romadhon, maka Kuberikan kepada mereka untuk puasa setiap harinya satu kota di syurga, 
Kuberikan kepada mereka untuk setiap kebaikan yang dilakukan yaitu ibadah sunnah mendapat 
pahala ibadah wajib, 

Kujadikan malamnya terdapat lailatul godar barang siapa beristigfar sekali didalamnya, dengan 
merasa menyesal, jujur dari dalam hatinya, jika meninggal pada malamnya atau siangnya maka 
Kuberikan pahala 30 orang mati syahid. 


2 dy Alas dl AN, il Ob ce IK Gp Gi Mt) at Sl 9g Gl ce L 


Tk Aa 3 


al II al Yul osiaiin 


Wahai Musa, sesungguhnya dalam ummat Muhammad terdapat orang orang yang mendirikan 
setiap kemuliyaan, mereka bersaksi dengan persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, maka 
balasan mereka atas hal itu adalah sebagaimana nalasannya para Nabi alaihimus salam, Rahmat- 
Ku wajib atas mereka, Murka-Ku jauh dari mereka, dan tiada Ku tutup pintu taubat bagi salah 
seorang dari mereka selama mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah". Wallohu A'lam. 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/918549324834543/ 

www.fb.com/notes/926695237353285 

3999. MODEL DAN GAMBAR SANDAL RASULULLAH 


YANG PENUH BERKAH 
PERTANYAAN : 


? Muhammad Tedie El-Farizy 

Assalamu'alaykum para asatidz, mohon pencerahannya tentang lambang atau gambar model 
sendal rosululloh sholollu 'alaihi wasallam yang katanya mengandung berkah ? Haturnuhun 
sebelumnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5596 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Dalam kitab Sa'adatud daroin halaman 493 diterangkan : Selalu membawa contoh gambar 
sendalnya Nabi shollallohu alaihi wasallam bisa memberikan faedah melihat beliau dalam mimpi 
sebagaimana penuturan syihab ahmad al mugri dalam kitab beliau fathul muta'ala fi madhin ni'al, 
termasuk khususiyah contoh gambar sendalnya nabi sebagaimana perkataan sebagian imam dan 
telah teruji barokahnya adalah barang siapa selalu membawanya maka akan mendapat 
penerimaan yang sempurna dari makhluk dan pasti akan menziarahi Nabi shollallohu alaihi 
wasallam atau melihat beliau dalam mimpi. Syaekh an nabhani berkata : gambar sendal ini juga di 
gambarkan dalam kitab jawahirul bukhori .dan dalam kitab dakhoir muhammadiyah. Wallohu 
a'lam. (ALF) 


Jati plg Ale WI aoi Isi Jlio Jas 4050 493 2 wilgaill duga Taddl JB La lNJI oles A3 
Wolc yag Jleill 220 43 Jlkiall R8 ALS 48 (S5fall Sal Ulgadl 0,55 laS Hull ule dlill 93 Ani, 
Ad US Aas 31 00 ul UX yo ya la HI Lem JI lo Hall Jas Jlio yol35 yo isi ing 
Jlelll IS 5) 9x0 9 WS .. .dolio pd oly gl ala Ale AU lo Will 2952 Ul MI JSI yo sWl Jaaill 
3 Ill S3lE 4 Sea Saya Asasall MIS 93g-cwolaal ala lu sala vabs 5 53-50 Last 
aU dos 9 Y All list 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/934528039903338/ 
www.fb.com/notes/936133903076085 


4047. PERIHAL UBAN ROSULULLOH SAW 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 
Assalaamu alaikum wr.wb. Apakah Rasululloh SAW mempunyai uban di rambutnya ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalam, coba buka kitab as syamail imam tirmidzi tentang UBAN RASULULLOH : 


bad US bau 1el3 gay ar :JB Salug dule db lo dil Iga C1 Jd selo og wi cal :JB bal ye 
ASIlg sun IL as 3 al Jo» KLO HH). 


Gatadah bertanya kepada Anas bin Malik r.a.: "Pernahkah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam 
menyemir rambutnya yang telah beruban?" Anas bin Malik menjawab:"Tidak sampai demikian. 
Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar r.a. pernah mewarnai 
(rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam."(Diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Basyar, dari Abu Daud, dari Hamman yang bersumber dari @atadah)- Katam adalah sejenis 
tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut sedangkan warnanya merah 
tua. 


elaw dyat daa 8 M3 NI dun alwg le Al lo WII Iga) yul) 39 KHXe lor "JB wil ye». 


Anas berkata : " tiadalah aku menghitung di kepala Rasululloh shollallohu alaihi wasallam dan jg 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5597 


jenggotnya kecuali ada 14 rambut berwarna putih."diriwayatkan oleh ishag bin mansur, dari yahya 
bin musa, keduanya dari abdurrazzak, dari ma'mar, dari tsabit bersumber dari anas binmalik ) 


A9 dlu yollg (d2 Ill 9 133 uiidn "JB cet 8 Al Jaw, V3 cal JB JB yul wpl us 
CS yo! (S9 sole lau». 


Dalam suatu riwayat Ibnu "Abbas r.a. mengemukakan: Abu Bakar r.a. berkata: "Wahai Rasulullah, 
sungguh Anda telah beruban!" Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda: "Surah Hud, 
Surah al Wagi'ah, Surah al Mursalat, Surah Amma Yatasa'alun dan Surah Idzasy-Syamsu 
kuwwirat, menyebabkan aku beruban." (Diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al A'la, dari 
Mu'awiyah bin Hisyam, dari Syaiban, dari Ishag, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu “Abbas 
r.a.) 


- kitab fathul godir (1/645) : 


Sab v0 osiillg Casa 48 igadlg A99 s0 Klg An2ng ASlllg )Aiall Ualg diung KSS0 ll 2 519 
CO sall9: aenlall «Sgm sun “UB: ea All Iga 3G al JO Jaabe sal os As Se. 
W)3S yaaa! ISl9 « ygleluiy a09 


Dari ibnu abbas berkata :" abu bakar berkata :' wahai Rasululloh, engkau telah beruban 
'Rasululloh bersabda : ' surat hud, al wagi'ah, al mursalat, amma yatasa auln dan idzas syamsu 
kuwwirot telah membuatku beruban ." 


Hadis riwayat imam tirmidzi dan beliau menghasankannya, ibnu mundzir dan al hakim 
menshohihkannya,ibnu murdawaih dan al baihagy dalam al ba'ts wan nusyur dari jalannya 
ikrimah. 


Rasululloh shollallohu alaihi wasallam mempunyai uban kurang dari 20 helai rambut sebagaimana 
keterangan dalam banyak hadis, padahal orang-orang yang lebih muda dari beliau seperti abu 
bakar telah banyak ubannya.para ulama' berkata tentang hikmah sedikitnya uban Rasululloh 
adalah karena sifat kasih sayangnya Allah kepada istri-istri Nabi shollallohu alaihi wasallam, 
karena umumnya perempuan itu tabiatnya lari dari uban, dan orang yang tabi'atnya lari dari 
Rasululloh maka di khawatirkan atasnya. 


- kitab syarah madhumatul adab (1/427) : 


Jaa AJ Land US : (deal). alus le dil sluo ll Jawa) ya 00 Li lo Sae 4 : Kalla 
Sina IgilS wal ul 20 « oles ie 93 clls Cut la Bui ya saat yo Jl akug le dil ko dil Jaw» 
253 alug Ailo All Lao Gila Oli Ja Solll lal el 9d dnSad9 Ig » Igulis 38 GoruollS Liu dio 
lil Alah «Ala sp Ugal 0 Asad Ji Y09 4 awal 00 Keclb JAS Ul elu Bole Yo UN: Usie 

SILAT (X9 yiio 4 Gil$ 35 93 Ltd ul R0 elu Ala Uut Lt AB 3. 


- kitab jam'ul wasail syarah syamail (1/110-111) : 


Bip! (Bone gol VI dipol9 alaug Aale Al dus All Iga yul) 43 CadXG lo: JB yui uy Cb uc 
JB « din iiimo gl jua lol (sdy Boat) : Alg39 « Les mu pun gag HiSLu yatullg « Sl sela 
di 9 sine Wipalg dl) 68 ya « LL x0 dis 22 lo wEly Y Gal yo Jail Kag ? Hall 
GEA yo La AS sarat 1 aasadl JUS . dio ly 3S Ul Lonto US lo pe Call Iko 4 $ say 
Jas al dalg, Cus IS GS N : JB Cu AS Ual Odyg 4 Isl Alkin Lay Bauie Bl Yo LI 
Lea Aa ae Ne Anna na ea Tema alkali ae aa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5598 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


usil yS Knigadl S9) ASI « Ad NI Mo Ul de sll gaul WN Y Al ac 0g « lain yo JSI Lai : 
Ob lagi Bo5y 89 - clay Bs lai gl Oxtic gu NI Aiog dual 99 US Loc cal AI lis lo 


gal Alas dd 9g «SE uc yusl suWlg one uc )lsl Jsil « ubi 063 Wu LlisI o ,ls| 
adil das lo gl das Rw USG REI 99 lolg «dis . 


? Kang Rholiez 


Uban beliau bukan di kepala saja. 


S. AS Aid Cuka Jd9 ag Ale AI old gl Hm US HS :yw 
wo Cab po olalamll desa 9 INI yu lo d9 Lukai Y0 « US yan ed 5 ) So bull mo WI sb :£ 
an aa sea aa "JB elagic WI 915) wil 
US) :Jb3 mug Ulg ale AU olao Al Ja) Ha LL do Ly sale JiwgaSS0 Jill ol, (sLAw dex 
alun ol9) (Mio gi) YM Al 8 sudi Bio 1 al dl) YDD 

GE sakogoll dlu gal ol9, (Leil a19 599 uut) JB Ca YAI AI Jaw, b J6 "JB dus ul v9 
Isa:anl lol clad La 6 JB gd up! 009 plug lg ac All aao WUl Jaw) cas JB ouaill dio, yul 
vi CS 1JU 35U3 yS9 #SS0 ll olg) mood Aung ml DC aa dg asasi ubgi leg Al gi 
S9 Uas US lai sel gu al :JB Salwg le AI ac WII Ig, KM Ja) 2aic WII yuS, ella up 
Solball ol9, (SSII9 clib cuAS ic Ul 15) SU Ul SIG ugm. 


http://www.islamarabi.com/sejut.php?1D-3569 


Wallohu a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/939453212744154/ 
www.fb.com/notes/939688219387320 


4056. TERNYATA INILAH PARFUM KESUKAAN 
ROSULULLAH 


PERTANYAAN : 


2 Achmad Gusasi 
Assalaamu'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Mau tanya parfum yang paling disukai 


rasulalloh saw itu apa ya? 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 


Wa alaykumussalaam. Salah satu parfum yang disukai rasulullah adalah bunga pacar. Karena 
bunga tersebut termasuk penghulunya wangi wangian di dunia dan akhirat. Juga mengandung 
beberapa manfaat di antaranya : 

1. obat bagi penyakit penyakit sendi. 


2. sakit kepala . 


3. keram sebagian tubuh dll. Wallahu a'lam (DA) 


aldall ) VOA wa Jgll Jilug oi Jowll ago. 

0s) dot ma D 9 Foli8 Ly Man MC Ega Lp Ula US ya 9 II 93 sila as 
KA Sab. ob 805 (UJI ml US): (JB) aku 3 le Al lo WI Jaa pal (ywil 
Gmail dobel sis Silbi II SI al dab Cai JS UbwJJI: alunoll 43 9 Ugoll 9 ISS adl Lab Ci 
Sel ilatas wa Ul bi say el ya (meal al gado ali sela ml 59535 ea al» 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5599 ) 


BSI 9 bill 39 cap bJJI Bams Lil . 
Aliansi 50 Lal sgtiu SB blio yu Ela S0 1 BEI 1 Angiw ul yo Us 53 9 
as RE Aa 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/937204786302330/ 
www.fb.com/notes/939764069379735 


4181. APAKAH ROSULULLOH WAFAT SEBAB DIRACUN ? 
PERTANYAAN : 


? Hibar Irgkamaja 

Assalamualaikum, ustadz.. Baru beberapa menit yang lalu secara tidak sengaja nindis remot 
secara acak saya nonton acara khasazah di trans tv, awal acara tersebut menyebutkan bahwa 
penyebab wafatnya nabi Muhammad saw karena pengaruh sesuatu yang dimakannya (sisa racun 
yang tertinggal) bahkan disertai hadist, yang katanya shahih.. mohon penjelasannya, terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikum salam wr.wb. Seklumit tentang riwayat bahwa Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi 
wasallam pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitab 
an Hi 11 halaman 179 : 


-0-— TB 


ag an en ae daa ida bas ayla alan Dat 
3 JB Y JB kgiis VI IE JB ale JB gl JB JS ada slalu dll 56 Lo JB dlSY Sal Olla di Le 
alay ale Al slab Al Jas laa 93 Kasal Cal 


SN dari Anas (ia berkata), bahwasanya seorang perempuan Yahudi pernah datang menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa daging kambing yang telah diberi racun, 
lalu beliau memakan sebagiannya (setelah beliau mengetahui, bahwa daging itu beracun), lalu 
perempuan itu segera dibawa menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau 
bertanya kepadanya apa maksud dia melakukan hal yang demikian, maka perempuan itu 
menjawab: "Aku mau membunuhmu”. Beliau bersabda: "Allah tidak akan memberikan kekuasaan 
kepadamu melaksanakan maksudmu untuk membunuhku”. Para sahabat bertanya: "Bolehkah 
kami membunuhnya?” Beliau menjawab: "Jangan!”. Anas berkata: "Senantiasa aku mengetahui 
bekas racun itu nampak di anak lidah Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam.” 


Imam Nawawi berkata dalam syarah Muslim juz 7 halaman 329 : 


ale dll al disko ly AS( Ne : JB gl IIS ade laku dil GB ls) : gag ale All al A33 
ad plug We Jl alao Al Iga 15200 9D | All yo Jawa AUl3 | : all JB leS AelS yul Gp aku 
AJ din g1A6 23 « dngoso Gil J Ji All NE 933 «oya ella Kaali Jp Sio 


Sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam:”Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu 

melaksanakan maksudmu untuk membunuhku.” 

“Sabda diatas menjelaskan akan kema'suman (dilindungi) Nabi —shallallahu “alaihi wasallam- dari 

semua manusia, sebagaimana firman Allah : | 
(usb 50 elus A13) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia”. Ini adalah mu'jizat bagi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam akan keselamatan beliau dari racun yang mematikan bagi selain beliauAllah juga 
memberitahukan kepada beliau, bahwasanya kambing tersebut diberi racun Dan berbicaranya 
anggota tubuh kambing kepada beliau. 


Al Hafizh Ibn Katsier berkata dalam Tafsirnya (3/154) ketika menafsrkan AS Al Maidah ayat 67: 


aa lag: JB jl dl Leyaila33 lolus9 ldoliug So Jal yo abis gw) Ja 3 dil dnwoc yo3 
dio along U dll aolel « yuSu Bli elb &l,3 43 Sae 


“an di antara bentuk penjagaan Allah “Azza wa Jalla kepada Rasul-Nya adalah penjagaan-Nya 
kepada beliau dari penduduk Makkah, para tokohnya, orang-orang yang hasad, orang-orang yang 
keras kepala dari mereka.......... dan ketika seorang yahudi meracuni beliau di Khaibar dengan 
menaruh racun pada paha kambing, Allah memberitahukan beliau dan melindungi beliau dari 
racun tsb....” 


Dalam Kitab Shahih Bukhari juz 10 halaman 525 : 


K3 Sie doll ag SIS Osis Agilo Cao SIN des dll J339 MB93 Alay WE AI lo all 4SS LL 
UII) 

M253 9d Usiy ala 6 Al ola ll € OS Gie all a25 Ade WB 1356 JBS SI GG Gaia) JB3 
Sl SS Jo Saga Elasil 6353 Ulal 13 5230 GKI SSI alalall Jl Sal Jis due 4d Ob Sl 


Al Hafizh Ibn Hajar dalam Kitab Fathul Bari juz 8 halaman 131: 


58 Jay mg ale lil ola all US" His Al 3) dule Alb 18350 JB Soal yo wi JE9 
gesspl Akaresase si bak Albi sadis astlebsagialeas3l una 
mall lIS" 

Sub v0 wleclawdlg SSlalla JL ll alog 38 Spg cgdadl asa yel 3D "uwiga Jp" 13 WI Cal 
suug0 Ol9) 389 Ylg Any SI KI GS Layic Gd Dll JB9 Sbs 3 Umi 0S JB y dis 
Gil G3 wall pala) laga Sl Leul Yuy0 Ula lg saku ASI Sha jl ye Sjltall 43 dis up 
al Enaa yo Jorog0 lala «BU a05 yul dala) yo 5S A9 log) 4 M5 Sob ve loasal O" Spa 
oa baal 09 toa JSI SI ABI sob pil gu Fely pe lo Al Ugury Lc" JB sawo 
Ayi GS Se Gal S953 "Sogl Elbatul lgi Lag laut pgil Y blg Jl elo 39500 xx el yul ya 

ati Ga CI eh A01 yalag" seb al wd JS | yuu O Cam all BL a53 Baso Sala SIS 
lbs lal Sd US is lslde upsy Gaal gal ASN Jl al cal3 lo Ig Jang A8 LAS SJ ang UK 
sg Irup HOgi9 Jelall 39 HS "Sal 


Imam Gurthubi dalam Kitab Al Mulhim limaa Asykala Min Talkhiihi Kitaabi Muslim, juz 18 halaman 
62 : 


Bli » mug Gale All Lao - il Iga Gil Hdgga ul )) : sipil 5333 N asal Ul el lo LL 0g 
USS ul Jawsus » lgale wut3 « Tisgll Jitu JS OP . Angle lp au el psms «(Ab got 
Ela Blu 50 Sl - alang Ale Al du - Gl ! puan ULS 48 89» Law GS) ul el wuly « alus» 
Oman | (( dogom il ! go ss3 EL 0D ul )) : el Sic JB lg « elly atug 3D gia JS 
dan ola dawai ad Uas CS Ul d4 db ala lau 1 Abg « O9ISB «el yo Calin « Hoggal 
dll JS lo) 1 JB ul akug le dl Lala » gai lola el Lol 1 WIB ala KLS 1999 -elio GS)I 
Ak aa ag Ae All Lao - Al Iga pra SIS 221 Add « (( 2 ade elok 
dll dan il 153 aral SU 3 45 cedlas adil Cas Cilbg CiB9 As lah £ Caltigl 198 dio adgleu US lo 49 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5601) 


oa ASI Jos al )) 1d ust SSI Ana 0 3 plug le Al alun » JB LSG « Guy ySS -aug le 
dol.SIlg BB 93 Rallo bolgsdlg Ball car 08 Gal dl gan (( Syesl Sb3 lal LAB « wiogls 


Syekh Al Munawi dalam Kitab Faidhul @odier, Syarh Al Jaami'ushshoghier, juz 5 halaman 572 : 


Laio USB m3 8958 98 All Lgiordg do ggall Laiiow will Bl yo LSI Kuli Foil Sl (Las ASI cl Lo) 
Soto jl JB yura Sl (uses) Ola situ Leio A00 JSI9 dogowo Lil 40 255 Blu OA Ul J9 dat : 
uo SI Kata ale US 9395 93 0x JII spiral 4 SI (ole JS 193) aglao obg) R5 Jl Bogleo bale 

gb) all ad pilu 33549 : Sotsoil JB sal (lal Rd US os) susu ll A3 SI as0woll alebol 

al El 9d gl Lalai 93 Joe 903 S seal lai 259 Ula Ig Sol dala, Big eladl Ritu (Sagal 

adl Roma #2353! Bal maa Male Ati Ai isa so wo glatil ISI yul All jilu dio Uas Ulil sblu 
SS US3 mall elb3 0 luis Cile Jgiy 0489 d92a0 Cl US Idel9 do0 Sigiy Yg ol alio Bguill cuoio 
blsl yeSug Ulal ulc gi Ula Jb 


2 Mas Hamzah 

KESIMPULAN : 

Bahwa Rasululloh shollallohu alaihi wasallam wafat dalam keadaan syahid. Salah satu mukjizat 
Nabi shollallohu alaihi wasallam adalah beliau tidak terpengaruh oleh racun seketika itu juga, 
sebab perempuan Yahudi yang meracuni beliau berkata, Jika dia seorang nabi, maka racun itu 
tidak akan membahayakan dirinya: tetapi jika ia hanya seorang raja, maka kami terbebas darinya." 
Tatkala racun itu tidak bereaksi dalam tubuh beliau, mereka menjadi yakin akan kenabian beliau. 
Sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa perempuan Yahudi tersebut masuk Islam. 
Kemudian racun itu bereaksi di tubuh beliau setelah tiga tahun, guna memuliakan beliau dengan 
status syahid .ulama' berkata : Maka Allah mengumpulkan pada beliau sebab hal itu antara 
kenabian dan kesyahidan. Wallohu a'lam. 

- kitab syarah az zargoni (12/211-212) : 


dis Lu yo DU low dngowuo ilis 0 25 Aga USY « Idagads Co - alug le AU akao - Lu Ul Cui 389, 
alug Ole All slod3ky 209 , 9080 04 sll sal dongall 99 Braga puS3 Mu dio Lilo KU - 
as SI Ol lo? yo LS - digo 1550 88 JB Ig « 4 Ul Ul all bilasi order sll All Uu K3 «5200 
OS US ws ASI asu d0 yuli - dogall JI Xiiw yudlei ,aralg doi) LiN « Le538 uou Ng O50gll Au 
lagio su Hill yo eU UBS lsg Ul9 ,dSLu Bango lagiw elellg 8 sogll itu &S syal Kab 
Jail 053 : clodi JB alwi Hd 0,53 loS ykw ldasl9 uli G9 - walisig dosgou « ul sll 
agil . dala 9 doll yk Ji 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/950127611676714/ 


4214. DEBAT ROSULULLAH SAW DENGAN NON MUSLIM 
PERTANYAAN : 


? Ibraheem 

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih 
sudah diizinkan bergabung disini, semoga saya dianggap menjadi keluarga di sini, Ada hal yang 
ingin saya tanyakan, Apakah dalam sejarah islam Rosululloh Muhammad SAW pernah berdebat 
dengan non muslim? kalau pernah tolong jelaskan, kalau tidak pernah tolong jelaskan juga.. saya 
mau mengikuti beliau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5602 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Beliau pernah debat dengan Nasrani masalah 
Nabi Isa. Dan debat tersebut menjadi sebab turunnya pembukaan surat ali imran sampai lebih dari 
80 ayat. 

- Kitab Lubabun Nugul (1/40) : 


Te | | dlsag Jl ig 
dil Jsilb Laws 93 09002158 mkug dal Ali alas all adl Igil Soal ln 0g ala sal al us 

| | Lain dal oroloig BA adl asal mall 58 XI dl Y all Jl 
bag de Al ahad Jay ae ul Lg Jalla JB ola gl 01 Je 200 ya daa 3 


- Kitab Asbabun Nuzulil @ur'an (1/97-98) : 


ae Tapal K3 - ag ale Ul ln - all Jar) ole LSI Giiw IgilS9 any 393 A38 Goyudall JG 
SAI Aeisiad Co lkog asal Sol "LB" sad sol Jada Kel jai BV jas Anya 53 sak al J0 A5 
og GL sol3" FA :dowl9 AglS Ka lo3 agolol "aa" 9 Gema ac “dowlg al GNI Gopro N 

3 dale Ga al AS yan AI Hn 3 053 Agus o ColLog Aplals sd 153 Aiu "Anale 


we er naro ak ea la pan Ka S3 - daa 
Sils 383 sglio 1893 LT5 La - gitu gile AU alis - Gill Jaa) alat 30 KAI G8 GAS Jaka au yj 
ag Al AI ola - Al Jaka JBS - Alus AE AU soda - Al Jgta ud 8 Igjuod Igo ID - 
“All Jgta3 lag) JB - alay ale All ola - dl Iga) LElNg Kl AKG Iya ol) Iga3 "1595 - 
3 Al S3 AN Yo LeKasa LR538" JB call bakal 9 NG "akal" - glag AE dil ak. 
siuS 9d bun 290253 Sogal GAS AU Ig gue HI Ul NG "Gpsisll UBI Luka LKi5be3. 
JB nadi #IalB " SAI Ani 309 NI 9 Ga Y Ul Goal Find" - Flag Gile All loo - guill Lag) J3: 
TI Ol usaha adl” J6 cah Ide” SELAI ale il ane wis Wang Y S3 5 Ol Gasa Mall 
K3 GB" dB AN -glB" Ck JB Jp otwc Alas Ika" 1 aah HIgE" SS 33 Aha cina US ole 
Moe 2 

3 An) dilas one Ul gala Kital" JB nadi “lglB "Cai Yg Lai V3 ILY Lang sela GIS saj 
Senx333 Muka kalu € gs #ssoll S3 LS SIS D bag Al jall RSI LS Wang D ol all Jas " 
J6 

adl Ulyas Jl basi 312 Ae - J3 3G - AN Uji dad " SRG LS IK Gaki CAS" JB aa 
lgio Gl dloig dr. 


Kisah Debat Nabi shollalohu alaihi wasallam Dengan Orang Nasroni 


Ulama pakar tafsir berkata : "utusan dari Najran mendatangi Rasululloh shollallohu alaihi wasallam 
dan jumlah mereka ada 60 orang naik kendaraan, mereka terdapat 14 orang lelaki dari orang 
orang yang paling mulia diantara mereka, dalam 14 orang tersebut terdapat 3 kelompok yang 
urusan orang orang Najran diserahkan kepada mereka, yaitu : 
1. Al 'agib, sebagai pemimpin kaum dan pemimpin musyawaroh, hasil keputusan musyawaroh 
tidak keluar kecuali dari pendapatnya, namanya adalah Abdul Masih. 
2. As sayyid, imam dan pemimpin perjalanan, namanya adalah Aiham. 
3. Abu haritsah bin Algomah, dia adalah uskup, pendeta, imam dan pemimpin sekolahan 
mereka, Abu harisah ini orang yang mulia, dia telah mempelajari kitab kitab nasrani hingga 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5603 ) 


bagus ilmunya dalam agama mereka. 


Raja romawi menghormatinya,menjadikan dia sebagai junjungan dan mendirikan gereja untuknya 
sebab ilmu dan kesungguhan abu haritsah. Kemudian mereka mendatangi Rasululloh shollallohu 
alaihi wasallam dan masuk ke masjib beliau ketika sholat ashar.Mereka memakai pakaian jubah 
pendeta dan mantel yang indah,seindah haris bin ka'ab. Sebagian orang dari sahabat Rasululloh 
sholallohu alaihi wasallam yang melihatnya berkata : "Kami belum pernah melihat ada utusan 
seperti mereka" 


Waktu sholat mereka telah dekat,kemudian mereka sholat di masjid Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam, Rasul berkata : "Biarkanlah mereka". Kemudian mereka sholat menghadap arah 
terbitnya matahari.Setelah itu,As sayyid dan Al 'agib berbicara kepada Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam,maka Rasululloh berkata kepada keduanya :"Masuklah kalian berdua ke dalam agama 
islam". 

Keduanya berkata : "Kami telah masuk islam sebelum kamu". 

Rasululloh : "Kalian berdua bohong,doa kalian bahwa Allah mempunyai anak,sembahan kalian 
salib dan babi makanan kalian telah mencegah keislaman kalian ." 

Keduanya berkata : "Jika isa bukan anak Allah,lalu siapakah ayahnya ?" Kemudian mereka semua 
mendebat Rasululloh dalam masalah Nabi Isa. 

Nabi shollallohu alaihi wasallam berkata : "Bukankah kalian sudah tahu bahwa seorang anak tidak 
akan ada kecuali dia menyerupai ayahnya ?", mereka berkata : " Benar " 

Nabi : "Bukankah kalian sudah tahu bahwa Tuhan kita maha hidup dan tidak mati, sedangkan Isa 
kedatangan sifat fana' /rusak ? " 

"Benar" jawab mereka. 

Nabi : "Bukanlah kalian sudah tahu bahwa Tuhan kita adalah dzat yang berdiri sendiri/tidak 
membutuhkan orang lain,menjaga segala sesuatu dan meberikannya rizki ?" 

"Benar" jawab mereka. 

"Apakah Isa memiliki sesuatu dari hal itu ?" tanya Nabi. Mereka menjawab : "Tidak" 

Kemudian Nabi berkata : " sesungguhnya Tuhan kita membentuk Isa di dalam rahim sesuka-Nya, 
dan Tuhan kita tidklah makan,tidak minum dan tidak membuang kotoran", mereka berkata : " 
Benar " 

Nabi : "Bukankah kalian sudah tahu bahwa Isa di gendong oleh ibunya sebagaimana perempuan 
yang menggendong kemudian meletakkannya sebagaimana seorang perempuan meletakkan 
anaknya,kemudian diberi makan sebagaimana bayi yang disuapi, kemudian makan, minum dan 
buang kotoran ?, mereka berkata : " Benar " 

Nabi : "jika semua itu benar, lalu mengapa Isa menjadi sebagaimana yang kalian sangkakan ?", 
kemudian mereka semua diam saja. 

Lalu Allah azza wajalla menurunkan permulaan surat ali imran sampai lebih dari 80 ayat. Wallohu 
a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/949686985054110/ 
www.fb.com/notes/955449287811213 


4255. TERNYATA RASULULLOH WAFAT HARI SENIN DAN 


DIMAKAMKAN HARI RABU 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5604 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Syd Agiel 
Assalamualaikum wr wb, alfagir mau tanya, apa benar Rasul saw meninggal hari senin, dan 
dikuburkan pada hari rabu, sempat diinapkan jenazah beliau.. afwan kang... Assalamualaikum... 


JAWABAN : 


2 Jasmail Jeep 
Waalaikum Salam Wr Wb. Ya menurut pendapat yang Masyhur Rasul Wafat pada Hari Senin Dan 
di-Kuburkan pada Malam Rabu. 


| | lela lal (51292) 
alan NI Ali Gas 2s can 0g all LAIN asal Selis 6 sn2ell 5 oa 


Baginda Nabi Muhammad SAW : Wafat pada hari senin tanggal 12 Bulan Rabi'ul Awal (Bulan 
Molod madra red) Pada tahun 11 Hijriyah : Dan baginda nabi muhammad Di-kebumikan pada 
malam hari RABU. "Wa gila" Sebagian ulama -mengatakan Di-kebumikan malam Selasa. 
Sebelum Baginda Nabi Muhammad Wafat, Sakitnya 12 hari pas wafat . WA-Gila "14 hari masa 
sakitnya beliau : 


206 350 sala 2 all bli 33, 
yo badis Sal dia Jd Ru) Oei yo LIS ds MIN aNI aga 001 - Ju le Al akad HAGI3 
alang Ole AI alus - AA 0 ing « SUN Al) : Jidg « slenNI All JAd : Rao elsul ling 4 Bag - 
SS) doing dolulg ai39 Jusdlly yulia wc Alucg Jas dang : Ja3g « logg mac Lil 49 KG (SSI 
Asl Yo Bilal agalun ale sal 59» delos Ng 10 lai au Am calail DG as sa 9 ineie- al: 

SAI gol 98 dg « Olah Rai M9 Jang sal 98 US» « Uliuig aid9 Judll9 mlallg ale 0 8 Jang 
asi 35 9dg « 49 gi 


? Mas Hamzah 
Dari Al auza' : 1 | | 
oledl Sui Ul Ja Umi gg plg Ole AJI ala WI Jaw) AS 


"Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Isnin, sebelum masuk waktu tengahari".(Al- 
Bidayah Wa al-Nihayah 5/275). 
Dari Ibn Abbas : 


alas NI Ala yo Jall aus al 9 Ale Al lo Bo 


"Kemudian baginda Sallallahu Alahi Wasallam dikebumikan pada pertengahan malam, malam 
Rabu".(Sunan Ibn Majah no: 1628). Wallohu a'lam bis showab (NN). 
- kitab sunan ad darimi (1/52) : 


ag plug Ula AJI coluo Al Iga, HA JB do Sc ye Ugal ye M3 up dls Lis US Ly Ulas LuSI 
alay XI Al GS» nia Sella Gilalg Aogy Ai) ya Lali 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/952652584757550/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962026887153453 


4288. SIAPAKAH ISTRINYA ABU THALIB ? 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5605 ) 


2 Hendra Alfatih Hidayatulloh 
Sale ahli 


SAE plug 


Para sepuh mau nanya, kalau istri nya abu tholib itu seorang muslim atau bukan? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, istrinya abu tolib bernama Fatimah binti Asad al Hasyimi, 
beliau seorang muslimah dan termasuk muhajirot awwal. Wallohu a'lam bis showab (NN) 

- kitab siyaru a'lamin nubala' (2/118) : 


anna 

13 na. “ie yk Pane An on sa 
padauslg « Anya plug Gale Al 2 yui Lea indo al dobl3 Lilo lal : JB « yuks cal yg « clbc 
«in ga al dls aga ag al LS ad ul : Jl | Id asia dil Jaa) L Jl, lo : Ig) lb 13 93 Lego 
va5£ Ispd . laale ge le20 Lgabusl 9 « didi Jia yo KS yuowod Lgi Lal . 


- kitab ai isobah fi tamyizis shohabah (8/60) : 


lil Runuallg 8 ed Ja Candai Lail JS 959 ale ball Gunalell Lili MS Ly Atad Ly dual La Tab 
Ius 00 mol6 sal xx Ro5l3 Tapal Lgig  yoldg Lalul JB yana p.52 3 Upah clay wyolb 
“Ole ye Soal al 02 Hap cp 3020 ye Vine JB, io 0g al lb gl go Jb pl J3 Ad 
duosald Jgl 9d 2S 05 sus J9 casdlg wall eliiSig dalall 93 UldJIg elall Alis dab 8 4S 1x01 

us JB dinsall Cilo lgil ade Jas 8505 Lu Tab 48 53 LI wiluwg el jd jl dab da Ai duls al9 

Lesu S9 Jitag D9 50 aku 9 le Al duo yuli « 059 dll il ypl KU sg 


2 Ghufron Bkl 


ball dong" 1JB9 ega) SIS abs9 ) il ale Jas Cngi lnl( Saul Cip Hob JuylordI adal, Cui Hobi 
All s9 dlu ya yi nsuwosbig lgub eluti KuSioig “lk 9 C3 S9 AKAN CAS PI agol LS gol 
daan BIS SI dody ) Al Iga AS ISI 49 SI elall gb lali GB Jati Ul sel Ad "BSI olallg, 
gabus ) Jo 58 lolb Ll Boslg oa ) ul osis sal Igelss ld 583 lalg giaa bl we 
Au 99 diss Leind 9 Haul Ciy dab 001 pas ag “Sg0yd 95 9D9 “yoy 9 S4 SAI all" "JB 43 
alg yulsdl ang SA Lali gol lpale 38 5 "owl asal sb and yo lw Yg claw Ga lale 
Jail "JB dg Sari bas Crio Ill, lo Alai dls laris good abal “lela Swall S, 
sle G3B3 ld 09 Emabuolg “dial JS v0 ti) sunah lgi oil egao 04 Ja Alb ul au S) 
SS Cu 1) AJI Jasay Si All ul A93 "al Cal ab" Ball io 9 059. Kl mlolll "all le 
dab Ary Clisi 9. leilul ale aka CS Lil is aula SI dll satu cu M3 Als Ale, ole ji 
Cus Kobl3" Lgol9 "IMB 3 Lilio MS Ly paid ya wal" 9 dyb . la sel9 van Sy Hasil yo Cw 06 
al9 “433 Ul a,S- Wcg (a29 Dbac9 Ws ad nd Il yul yo "raul Lay dab" C9 33 399 "wd 
SENI tnya CS 388 «5YI bl “Jab gg) wull Uuti 99 lgiloleo US 5 Sg-dbu 9 silang sil, 
gal ur ole alel dnolsyg elailul yagii 98 Hsul- WIL Isl yi Leles loo All Lo sold dinas 
Wyaldg lsd 68 Ul sll yul le93 889 s0 d9 Uu oi db calbg-aie dl s5 ll 
sol | -insall el d Jl dobB 2953 ul ag la Jsiu ole US 9. yan iles dalgi Ju 59 CSS 
Sal ab) eallg call "JSI slaiSi9 #dnlall 6d UlaSllg cela dki ) All Jgaa y Cai dab GAS) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5606 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/959649667391175 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969788143043994 


4395. SAHABAT ANSHOR DAN MUHAJIRIN 
PERTANYAAN : 


2 Muam Al Hana 
Assalamualaikum, mau tanya kang mbak ..maksudnya sahabat anshor sama sahabat muhajirin itu 
apa??? makasih 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Wa'alaikum salam wr wb. Anshar (Arab: ,csX ) adalah sebutan untuk suatu kaum yang menerima 
hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah. Sesampainya di Madinah mereka 
menyambut dia dan kaum Muhajirin dengan baik dan membantu perjuangannya. Hal ini karena 
sebelumnya telah ada sebagian penduduk Madinah yang mengunjungi Mekkah untuk menjadi 
pengikut Nabi Muhammad (peristiwa Baiat Agabah). Secara bahasa Anshar berarti "Penolong" 
dan Kaum Anshar terdiri dari Bani Khazraj dan Bani Aus. 

Muhajirin (bahasa Arab: »9 5l4dll: bahasa Indonesia: para imigran) adalah penduduk Mekkah 
yang mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dalam rangka menjalankan perintah 
Allah selain untuk menyelamatkan diri dari kebringasan penduduk Mekkah yang membenci 
komunitas muslim di kotanya. Wallohu A'lam. 

- Tafsir Baghowy, surat at taubah ayat 100 : 


sell 198 39 agi uns 9 agog3 Ig sala WNI (sala yo Ugal Ugulllo) : Jas 30 Jg3 

Jal yo aslaci sale akug ale dll ls dil Ja» 9 A1 cabll A9 « Juan yg : SI (yusNp ) 
d3 ata Sgw pos A9 wa slgoll dis ad : JS ( Ulum adgsuil w3JI3 ) « Ulsuol Igglg dusoll . 
dobill asu sd d moull gl dB 2gJl9 Ular 93 pelaraa LIS SI Ad : Je33 . 

sloadlg as ll plasNlg wa salgal 9S KAI ad : sllac JB3 


- Tafsir Thobary : 


all (oryalgall 50) guwy3 IL cod! adl Val wali Isa crpllg : «0353 wlles - Jas 3 yana gl JU 
ale AJI alo - AVI Joawo 19 m5 ASI (olos A9 ) agilbgls aed lo 1987639 « agi autis 9 agog3 19 ld 
58 meli ISL Jl: Jai (Ula pagail Sll9 ) Usung db II Jal yo lal ade alus 
(ai Ig553 pgis AI yud) ) WI LS) Call PAI Old adl AJI Jl yo d9 « Agus 9 Wb Uas 
Men usnlulla) Taat wis Jeslil Jol caksls 7435 "ol. 


- At tahrir wa tanwir : 


Into GAS R59 yg ole HE Awal ASI Iis ls0Nl9 mol 983 « yudi Bas ! suasillg 
Jl ako - ss sales . uk SI all agilul deg dolag ag gl il 93 - plug Gale WI al - sll 
See LA eta lT aalo sindlioli SY else /slE9n 4 dnsali Iga alarg dala 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/985971001425708 
www.fb.com/notes/992575997431875 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5607 ) 


4470. BENTUK MIMBAR NABI MUHAMMAD SAW 
PERTANYAAN : 


2 Ibnu Sulaiman 
Assalamualaikum.. mohon penjelasan bentuk mimbar masjid yang sesuai sunnah kalau bisa 
dengan dalil sekalian dengan gambar nya.. terima kasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb. Lihat kitab syarah nawawi alal muslim : 


and us aje ul yr as as las oa JB sasa mac ye LB dus Ly Ti SU Ly cwb4 Liida 
gd das SI 00 ASN yul dllg lol J8 9d 395 SI 00 uioll 198 Ig ola 38 Xew 0g Jgw adl lgs Iii jl 
Iwa JB Lis yalc Ll LA cas JB ale abs a05 Jgl akug Ule Al Kala Al Iga, Cl 39 Alat yog 
bslacl ad Jos obeull loNE Solbil Singa Lgowl Oil al gal JB 3 ol adl Aug le AU lo Al Ju, 
ae sal Ia ceagi alay le dll Lo dl Isa les sol Ai lay WNI Ad Jas3 Lulo yul JSI 
5 sioll ade 989 pely9 pall 489 239 lc AB alug le Al Lola UU Jgwao Cal, d9 UII cBb yo 
las J8 ymlill ade Jl di PD Sl yo En ole Hi asal Juol 98 In sin Saigill J3 3, 
ML Iooleido wu Igoili 3d Uso sil ll 


Dari Abdul Aziz bin Abi Hazim dari bapaknya bahwasanya sekelompok orang mendatangi Sahl bin 
Sa'ad sedang mereka berselisih pendapat tentang masalah mimbar. Maka Abu Hazim berkata : 
“Adapun aku, demi Allah, sungguh aku mengetahuinya dari kayu apa mimbar tersebut dibuat dan 
siapa yang membuatnya. Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wa Sallam pada hari 
pertama beliau duduk di atasnya.” Berkata Abdul Aziz, aku katakan kepadanya : “Wahai Abu 
Abbas, khabarkanlah kepada kami!” Dia berkata : Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wa Sallam 
menyampaikan kepada seorang wanita -Berkata Abu Hazim : “Sesungguhnya beliau 
menyebutkan namanya pada hari itu”— : “Temuilah budak kamu yang tukang kayu untuk membuat 
mimbarku yang di atas mimbar itu aku berceramah kepada manusia.” 


Maka budak tersebut membuat mimbar ini tiga tingkatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
Wa Sallam menyuruh untuk diletakkan di tempat ini. Mimbar tersebut terbuat dari pangkal pohon 
hutan. Sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wa Sallam berdiri di atasnya 
kemudian beliau bertakbir (shalat) dan bertakbirlah manusia yang ada di belakangnya sedang 
beliau tetap di atas mimbar. Kemudian beliau (ruku”) lalu bangkit dari ruku' kemudian beliau turun 
dari mimbar (dengan berjalan mundur) sampai beliau sujud di dasar mimbar kemudian 
mengulanginya lagi sampai akhir shalatnya. Setelah itu beliau menghadap manusia dan 
bersabda :“Wahai manusia, sesungguhnya aku lakukan yang demikian agar kalian mengikuti dan 
mempelajari shalatku.” (HR. Muslim). 


algae Al cola - gl J 358 Wisl9 98 ala U 2 X0 5 LL» LS MSI sol US : slakdl JB - 
Lab 9S Obasiualg « Jaioll Slsil Laboriaul Lgio dil 99 29 « dua 99 saw AI aioll Jul dll uighbsu 
Doll 99 sll Jaadl 5lg29 € 0.US gl yuioS RE 0 ole og5i9 

Ulama' berkata :" dulu mimbarnya Nabi yang mulia adalah tiga tingkat sebagaimana penjelasan 
imam muslim dalam riwayatnya : " kemudian Nabi shollallohu alaihi wasalam turun dengan dua 


langkah ke dasar mimbar kemudian sujud disebelahnya ".dalam hadis terdapat beberapa faedah 
dantaranya anjuran membuat mimbar , anjuran adanya khotib dan semisalnya berada di tempat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5608 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang tinggi seperti mimbar atau selainnya dan bolehnya gerakan kecil dalam sholat. 


gl oles Wb: Jai ul adas Sgoaallg dy sell Jal oi loo Ika (laos SDI os Jas3) : dl 
Jug de Al al - WI Jom yaio Ob ami US. Ai UI Ja Call Ibdg Dll. 
ob UNY JS. 


Jadi sudah jelas bahwa bentuk mimbarnya Rasululoh shollallohu alaihi wasallam adalah tiga 
tingkat. Wallohu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1026080574081417/ 
www.fb.com/notes/1040822302607244 

4573. WAROOOH BIN NAUFAL 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Akbar Khadzigon 
Mau tanya, apakah Waragah bin Naufal (pendeta saudara Khadijah RadhiyaLlahu'anha) setelah 
turunnya wahyu termasuk orang muslim atau ahlul fatrah? 


JAWABAN : 


» Chaviesevic 
Wa'alaikum salam. Termasuk muslim karena beliau membenarkan Nabi.. 


A5 S8 Aanyas dall CnAA8 - AAN JB LAS - (ac | yA Kh 48 73 GIS Ala Jb alang date All (AI) dai Alas AMI ASI Laanng 
maya, Io Mela yul Ao El ya jlee S5 leo pala bada Sal iku yal Wa gl ds Hacla sada Kira) 
9 Bd goa Bd gugat GUA Aira BA A0 hg Sia IG at al Kana Aiamaleo Lila guy NYI) Uas Slo at, yr, asa Lay 0 
Me diah, Malin. Boa Ha sad IA Ti IA la pabean PA diy Bg sd UH AA IDA ba sale 
Ida 5 Jul n Alaya gaA asu A by Ia ae IA Ke Jaa pan alas » wd Lila Ig (Wa ca saalae Pa ga Lala 
38 ya 9 H9 GS Lg, 2d Yuks nu aled ILiLa 9g NS) Uas LN La gan « Ken ali gAnae SA aa grislilsae au 
Ten da aa aa a Amal y Jasa AM Gl AI Jgn y ya Ui 3 chtabny Fasa AMI pai pall MS ai 
IYasOla Lgyag Ui yana 1g SA SUS ai Mio Ul Wa ola su 9 JA dala Sana 3 Jia Slyy CJ atele glsa an 
AN Jay JGA V3. AS oo adl Cal JIN Jagya GS la Ka Cal Alia JB las 
Io Mala gula SJ: ra 1g BA AA Ig inn sed, AAS 3 EA in Memang Ja AG HALANIA pa, MMA 
TANI GI Jang pluta Ga Boga & Wg L. amati) 3 Anal! 3 8 pasal! CAS (AA Hawaii JSI la 6 3 Cilaginall 028 Ani, lgic 
Way, gilala giligLA Ya Sip) pall ia aga el asn pa JI UM (Il, Wa ola gada gaald 33 Mg, . yilla leh. 


Fokus : 


SAGAN AS) 9 PA pn UM Mg DJ bay DIA sx LA ng HA ag" 


Berdasarkan ini maka warogoh RA adalah orang pertama yang membenarkan dakwah nabi 
setelah sayyidatina khotijah RA. 


2 Mas Hamzah 
Insya Allah termasuk ahli syurga. Lihat kitab tuhfatul ahwadzy : 


JS lo AI9 Siro YS Ul days J WES S9 yo ala le Ul aao All Jowo Jim AJB Aisile uc 


SI WI Jal yo US 3g you Ubi Uleg pliol 48 dip) akug Ale Al so MUI Jaw, J3 Lebi U 
SI 2 ml lc. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5609 ) 


al SI | @lnlll 58 ii US vinga ol dansa pe cal si call Obat ( Bug gr): ds 
ukdl Sl (aul daya ) oo Gatag og JS SSI (AO) Jiladlg Jia ka (JS) Loc 38 Lu Kan 
adal ya (ebi old ol lg) sbgu 9 Si atuh (Simo) la H3 (US) Bus ul si 
3 aro) ubldB « slisun Jb do LSI situ H3 590 ade las IL yulia sira ebac3 Lulo 

ab a59 mil dil lgall Juols9 « el snagll Ayi s9 dll apl Si Jogaall demcu ( aliall 
AW Jl yo US J9) va OLI leg 1 HK! 39 (LA Uli Ulos) ala 99 dal, KI alas Jala 
om sale Jald SLS laun C0 olc Amd OLI aiall 199 akun SI) ISI asi ah (SS 48 yul le UI 
dll Jal yo lg dl. 


Terdapat ikhtilaf mengenai islamnya warogoh dan Nabi shollallohu alaihi wasallam tdk memastikan 
keislamannya warogoh. Wallohu a'lam. Lihat kitab tarih dimasgo (63 /4) : 


asia « akal B9 ol JB yo Hse Yg 4 yul v4 UI M0 Mie 59.3 4 Adul 93 Gili "asi pl JB 
dio Romy Ad yuUS 0g WI 209 « Wdkub Blatiy Al alwg le AU aluo ". 


Warogoh beriman kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam dan beliau termasuk ahlul fatroh. Lihat 
kitab al bidayah wan nihayah (4/42) : 


ac dll 4 SD) #iall 53 Olo3 S3 30 333 bu IIS Y 53 ulu! de ANE S5 S9 
Warogoh termasuk ahlul fatroh. Wallohu a'lam. Lihat kitab siyaru a'lamin nubala' (1 /129) : 


3853 30 JBS 5958 Au GG: Lah lo SI Sad | SL plan G8 Gill adl, SBI sie 
Ia Ide Gis Ss ang Jaa Sal Ssi: Is 305 Han JL Dab Sa. Uas ps JL ole 3 
48559. kg ID. GAY : Jay . UUS SASIN c osailB UN «dy adi SIG S Ogisi dl. Job L 
maa 3 RS ll J3 Baal 17 GS 258 9d JSI Ola Lula 4 Alas yo Sel « ISS B3 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1086891321333675 
www.fb.com/notes/1107038165985657 


0015. Benarkah Syekh Siti Jenar Itu Ulama Sesat ? 
PERTANYAAN : 
Muhammad Zaekhirin 


assalamualaikum akhi/ukhti, saya baru, saya ingin tanya tentang sejarah walisongo, apakah benar 
Syeh Siti Jenar dipenggal kepalanya oleh walisongo karena mengajarkan tasawuf sesat...??? 


JAWABAN : 

ad sal JI 

SIAPAKAH SYEH SITI JENAR 

Oleh: KH.Shohibul Faroji Al-Robbani 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5610 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan 'Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. 
Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syaikh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah 
ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon. Dia mendapat gelar Syaikh Siti Jenar atau Syaikh Lemah 
Abang atau Syaikh Lemah Brit. 


Syaikh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Saw. Nasab 
lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar (Sayyid Hasan 'Alil bin Sayyid Shalih bin Sayyid 'Isa 'Alawi bin 
Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid 'Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin 
Sayyid 'Alwi 'Ammil Fagih bin Sayyid Muhammad Shohib Mirbath bin Sayyid 'Ali Khali @asam bin 
Sayyid 'Alwi Shohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Ash-Shaouma'ah bin Sayyid "Alwi 
al-Mubtakir bin Sayyid "Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid "Isa An-Nagib bin 
Sayyid Muhammad An-Nagib bin Sayyid 'Ali Al-'Uraidhi bin Imam Ja'far Ash-Shadig bin Imam 
Muhammad al-Bagir bin Imam 'Ali Zainal 'Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah 
Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Saw. 


Syaikh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 M di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya 
Sayyid Shalih dibidang Al-@uran dan Tafsirnya. Dan Syaikh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al- 
Gur'an usia 12 tahun. 


Kemudian ketika Syaikh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan 
berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya, yaitu Sayyid Shalih, diangkat menjadi Mufti 
Malaka oleh Kesultanan Malaka dibawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Syah. Saat itu. 
Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad 1, Kekhalifahan Turki 
Utsmani. 


Akhirnya Syaikh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. 


Kemudian pada tahun 1424 M, Ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar 
Syah kepada Sultan Mudzaffar Syah. Sekaligus pergantian mutfti baru dari Sayyid Sholih fayah Siti 
Jenar) kepada Syaikh Syamsuddin Ahmad. 


Pada akhir tahun 1425 M. Sayyid Shalih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon 
Sayyid Shalih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. 


Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai Mursyid Tharigah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyyah dari 
sanad Utsman bin 'Affan. Sekaligus Penasehat Agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi 
kemudian mengajarkan ilmu Marrifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. 
Pada saat itu Mursyid Al-Tharigah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu: 


1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai Mursyid Tharigah al-Mu'tabarah al-Ahadiyyah, dari sanad 
sayyidina Abu Bakar ash-Shiddig, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, 
Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya 


2. Sayyid Ahmad Farugi Sirhindi, dari sanad Sayyidina 'Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, 
Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya, 


3. Sayyid Kahfi, dari sanad Sayyidina Utsman bin 'Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, 
Sumatera, Champa, dan Asia tenggara 


4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Bilali, dari sanad Imam 'Ali bin Abi Thalib, 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5611) 


untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irag, Pakistan, India, Yaman. 


Kitab-Kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam 
karya Ibnu 'Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim al-Jilli, Inya' Ulumuddin karya Al-Ghazali, 
Risalah @ushairiyah karya Imam al-@ushairi, Tafsir Marrifatullah karya Ruzbihan Bagli, Kitab At- 
Thawasin karya Al-Hallaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Busthamiy. Dan Guth al-Gulub karya 
Abu Thalib al-Makkiy. 


Sedangkan dalam ilmu Figih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 
tahun. Dan belajar ilmu ushuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. 


Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai Mursyid 
Tharigah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyyah dengan sanad Utsman bin 'Affan. Di antara murid-murid 
Syaikh Siti Jenar adalah: Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, 
Syamsuddin Pasai, Abdul Ra'uf Sinkiliy, dan lain-lain. 


KESALAHAN SEJARAH TENTANG SYAIKH SITI JENAR YANG MENJADI FITNAH adalah: 


1. Menganggap bahwa Syaikh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan 
akal sehat manusia dan Syari'at Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syaikh Siti 
Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat 
Candhakipun Riwayat jati : Alih aksara: Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah, 2002, hlm. 
1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas, “Wondene kacariyos yen 
Lemahbang punika asal saking cacing, punika ded, sajatosipun inggih pancen manungsa darah 
alit kemawon, griya ing dhusun Lemahbang.” (Adapun diceritakan kalau Lemahbang (Syekh Siti 
Jenar) itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan 
rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang|.... 


2. “Ajaran Manunggaling Kawulo Gusti” yang diidentikkan kepada Syaikh Siti Jenar oleh beberapa 
penulis sejarah Syaikh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal 
dari Kitab-kitab Primbon Jawa. Padahal dalam Suluk Syaikh Siti Jenar, beliau menggunakan 
kalimat “Fana' wal Baga'. Fana' Wal Baga' sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling 
Kawulo Gusti. Istilah Fana' Wal Baga' merupakan ajaran tauhid, yang merujuk pada Firman Allah: 
"Kullu syai'in Haalikun Illa Wajhahu”, artinya “Segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali 
Dzat Allah”. Syaikh Siti Jenar adalah penganut ajaran Tauhid Sejati, Tauhid Fana' wal Baga', 
Tauhid Aur'ani dan Tauhid Syar'y. 


3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syaikh Siti Jenar meninggalkan Sholat, Puasa 
Ramadhan, Sholat Jum'at, Haji dsb. Syaikh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 
membantahnya, ia berkata, “Saya berguru kepada Syaikh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat 
dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal Syari'at Islam Sejati, bahkan sholat 
sunnah yang dilakukan Syaikh Siti Jenar adalah lebih banyak dari pada manusia biasa. Tidak 
pernah bibirnya berhenti berdzikir “Allah..Allah..Allah” dan membaca Shalawat nabi, tidak pernah 
ia putus puasa Daud, Senin-Kamis, puasa Yaumul Bidh, dan tidak pernah saya melihat dia 
meninggalkan sholat Jum'at”. 


4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syaikh Siti Jenar, dibunuh oleh Wali Songo, 
dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya: “Ini suatu penghinaan kepada seorang 
Waliyullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5612 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Syaikh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti 
itu. Berarti dia tidak bisa berfikir jernih. Dalam teori Antropologi atau Biologi @uantum sekalipun. 
Manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini 
berdasarkan riwayat para habaib, ulama', kyai dan ajengan yang terpercaya kewara'annya. 
Mereka berkata bahwa Syaikh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di 
Pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat Tahajud. Dan para santri baru 
mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat shubuh. 


5. Cerita bahwa Syaikh Siti Jenar dibunuh oleh Sembilan Wali adalah bohong. Tidak memiliki 
literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar kelihatan dahsyat, dan 
laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya: Wali Songo adalah penegak Syari'at Islam di 
tanah Jawa. Padahal dalam Magaashidus syari'ah diajarkan bahwa Islam itu memelihara 
kehidupan (Hifzhun Nasal wal Hayaah|. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang 
di dalam hatinya ada Iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliyullah yang suci dari keturunan 
Nabi Muhammad akan membunuh waliyullah dari keturunan yang sama.” Tidak bisa diterima akal 
sehat. 


Penghancuran sejarah ini, menurut ahli Sejarah Islam Indonesia (Azyumardi Azra) adalah ulah 
Penjajah Belanda, untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan 
Syi'ah, antara Ulama' Syari'at dengan Ulama' Hakikat. Bahkan Penjajah Belanda telah 
mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan Politik Devide et Empera (Politik Pecah Belah| 
dengan 3 kelas: 


1. Kelas Santri (diidentikkan dengan 9 Walij 
2. Kelas Priyayi (diidentikkan dengan Raden Fattah, Sultan Demak| 
3. Kelas Abangan (diidentikkan dengan Syaikh Siti Jenar| 


Wahai kaum muslimin...melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya 
para kolonialist, imprealis, zionis, freemansory yang berkedok orientalis terhadap penulisan 
sejarah Islam. Hati-hati....jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat 
Islam ini pecah. Ulama'nya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam 
dan umat Islam. 


0034. Habib Husein bin Muhammad bin Thahir ( Jombang ) 
Al-Haddad 


Habib Husein bin Muhammad bin Thahir ( Jombang ) Al-Haddad lahir di @aidun tahun 1302 
H, beliau dibesarkan dan dididik sendiri oleh ayah dan kakeknya. Sejak kecil sudah tampak tanda- 
tanda bahwa hati anak ini selalu terpaut kepada Allah swt. Sebagaimana ucapan Al-Busfiri : 


Bila petunjuk Allah swt bersemayam di hati 
Anggota tubuh pun menjadi bersemangat mengabdi 


Maka beliau pun gemar menghadiri majelis kaum ulama dan sholihin sehingga berhasil meraih 
ilmu, nur, madad dan nafahat mereka. Beliau kemudian meninggalkan kota kelahirannya, Gaidun 
untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke Makam Rasulullah saw. Pada perjalanan 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5613 ) 3 


hajinya, beliau menyempatkan diri untuk menimba ilmu dari ulama-ulama besar yang ada di tanah 
SUCI. 


Pada tahun 1329 H, di usia 27 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa 
saat itu masih banyak dihuni kaum Sholihin, seperti ayahnya sendiri Habib Muhammad bin Thahir 
Al-Haddad yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw dalam keadaan jaga, juga 
saudaranya yang shaleh, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, lalu Habib Muhammad bin Idrus 
Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aththas, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al- 
Aththas, Habib muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Habib 
Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Haddad dan Imam yang bertindak sebagai Khalifah para salaf, 
Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf. 


Beliau mengikuti majelis dan belajar kepada para habaib tersebut. Beliau dekat dengan mereka 
dan mendapat tempat di hati mereka, khususnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. 


Di antara beliau dan saudara kandungnya Habib Alwi terjalin ikatan cinta yang sangat kuat. 
Masing-masing sangat memelihara hak saudaranya. Apabila Habib Husein hendak berpisah 
setelah berbicara dengan kakaknya, beliau berjalan mundur sehingga tidak membelakangi 
kakaknya. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf berkata : "Aku belum pernah melihat 
persaudaraan seperti 'Alwi dan Husein. Masing-masing lebih mengutamakan urusan 
saudaranya daripada urusannya sendiri. Apabila meminta doa', masing-masing menyebut 
nama saudaranya, dan tidak menyebut namanya sendiri. 


Jika tidur di rumah kakaknya, Habib Husein tidak pernah tidur di atas ranjang karena takut 
posisinya lebih tinggi dari kakaknya. 


Habib Alwi berkata tentang adiknya : " Aku berada dalam keberkatan Husein" 


Habib Husein dan kakaknya mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Habib Abu Bakar bin 
Muhammad Assegaf. Mereka mendorong masyarakat agar menghadiri majelis dan rauhah Habib 
Abu Bakar . Apabila hadir di majelis Habib Abu Bakar, beliau selalu menundukkan kepala dan 
mengagungkan kedudukan Habib Abu Bakar, karena menyadari kedudukannya di sisi Allah swt. 


Suatu hari Habib Husein berkata : "Habib Abu Bakar memegang magam al-@uthb Abu Bakar bin 
Abdullah al-Aidrus al-Adani." 


Pada kesempatan lain beliau berkata : "Habib Abu Bakar berada dalam magam as-Syuhud. Beliau 
dapat melihat hakekat dari segala sesuatu." 


Rumah Habib Husein di Jombang menjadi pusat tujuan orang-orang yang membutuhkan, yaitu : 
kaum fagir miskin, yatim, janda dan lain-lain. Setiap kali tampak tamu keluar dari rumahnya, 
tampak pula tamu lain yang datang berkunjung. Kedatangan mereka disambut dengan senyuman 
dan dilayani dengan penghormatan. Habib Husein menggembirakan mereka dan tidak lupa 
menyisipkan nasihat-nasihat yang berharga. Sehingga mereka yang datang dalam keadaan 
susah, pulang ke rumah dalam keadaan senang dan bahagia. 


Beliau sangat memperhatikan urusan kaum muslimin dan budi pekerti mereka. Beliau 
menganjurkan mereka untuk saling bersilaturrahim, mendamaikan mereka yang bermusuhan, 
menganjurkan hartawan untuk bersedekah dan mengingatkan mereka bahaya bakhil dan kikir. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5614 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beliau selalu menganjurkan masyarakat untuk memperhatikan pendidikan agama. Pagi dan 
petang rumahnya tidak pernah sepi dari pengkajian kitab-kitan agama. 


Beliau sangat tawadhu', mengerjakan sendiri kebutuhannya dan turut membantu pekerjaan 
istrinya. Di akhir malam beliau menimba air dari sumur kemudian mengisi sendiri bak mandinya. 
Apabila tamunya terbangun karena suara dari sumur di akhir malam lalu hendak 
menggantikannya, beliau selalu menolak dan meminta mereka kembali tidur, dan di pagi hari 
mereka akan mendapati bak mandi mereka telah penuh dengan air. 


Demikianlah kehidupan Habib Husein, beliau banyak berdzikir dan bertafakur, serta tenggelam 
dalam berbagai ibadat dan kegiatan memikirkan umat. Sampai pada malam ahad, tanggal 21 
Jumadil Awwal 1376 H, beliau meninggal dunia di kota Jombang pada Usia 74 tahun. 


Setelah shalat ashar, jenazah beliau disholatkan oleh Habib Ahmad bin Gholib Al-Hamid dengan 
jamaah yang sangat banyak dari berbagai kota. Kemudian, berdasrkan wasiat dari beliau sendiri, 
jasad beliau dibawa ke kota Tegal untuk di kuburkan di samping makam ayahnya, Habib 
Muhammad bin Thahir, setelah sebelumnya dishalatkan lagi oleh jamaah yang banyak dari 
berbagai kota dengan Imam Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi. 


Persahabatan Habib Husein bin Muhammad dengan Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. 


Ketika Abdul @adir bin Umar Maulakheila mendengar kedatangan Habib Husein ke kota Solo dari 
Jakarta tak lama setelah kematian kakak beliau Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ia segera 
pergi ke rumah Sa'id Umar Sungkar karena Habib Husein tinggal disana. Ia berniat untuk 
mengundang Habib Husein untuk menengok rumah barunya. Begitu sampai di rumah Sa'id Umar, 
sebelum ia sempat mengutarakan niatnya, Habib Husein berkata : Wahai Abdul @adir, Insya Allah 
aku akan datang ke rumah barumu untuk mengucapkan selamat atas rumahmu yang penuh 
berkah itu." 


"Itulah keinginan dan harapanku. Kedatanganku ini selain untuk menyambut kedatanganmu, juga 
untuk memintamu memuliakan rumahku. Namun, belum sempat kuutarakan niatku, engkau telah 
mengabulkan permintaanku. Semoga Allah swt membalasmu dengan kebaikan." Ucap Abdul 
gadir. 


Hari selasa, Abdul Gadir mendengar bahwa Habib Husein berkunjung ke rumah Abdullah bin 
Salim Assegaf. Ia lalu pergi kesana untuk menghadiri majelis dan untuk menagih janji Habib 
Husein. Ketika melihat Abdul gadir, Habib Husein berkata, "Sebenarnya hari ini aku berniat ke 
rumahmu, tapi aku sudah terlanjur janji kepada seseorang." 


"Ketika mengetahui engkau akan berkunjung ke rumah Abdullah bin Salim, aku yakin engkau akan 
mampir ke rumahku. Karena itu aku memberitahu Sayyid al-Walid Alwi bahwa engkau akan 
singgah ke rumahku. Sayyid al-Walid Alwi berkata bahwa beliau akan hadir dalam majelis di 
rumahku," kata Abdul Gadir. 


"Jika demikian halnya, maka majelis yang akan dihadiri oleh Akh Alwi tidak dapat diganti (digadha) 
. Aku akan mengutus seseorang untuk menunda janjiku dengan orang tersebut." 


Abdul @adir lalu memberitahu Sayyid Alwi bahwa Habib Husein akan datang ke rumahnya. Beliau 
merasa senang lalu mengenakan pakaian lengkap dan pergi ke rumah Abdul @adir. Beliau duduk 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5615 ) 


menanti Habib Husein. Tak lama kemudian Habib Husein datang. Sayyid Alwi menyambutnya 
dengan penuh penghormatan. Beliau duduk bersila sangat dekat di hadapan Habib Husein. 
Sedang Habib Husein duduk seperti duduknya orang sedang attahiyat dalam shalat. Majelis 
berlangsung singkat, tapi sangat agung. Dari lisan keduanya hanya terdengar beberapa kalimat. 
Kadangkala suara keduanya terdengar terdengar keras. Para hadirin mendengarkan dengan 
penuh perhatian, tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka perbincangkan. Hanya 
saja, kebahagiaan yang dirasakan kedua habib ini meliputi semua yang hadir. Sesekali wajah 
keduanya berseri, senyum simpul tersungging di bibir. Keduanya tampak terlibat dalam 
pembicaraan yang penting tapi juga menyenangkan. Dari beberapa kalimat yang tertangkap, 
keduanya membicarakan hal dan kedudukan mulia para salaf yang saleh. 


Ketika akan berpisah, seperti biasa, keduanya berpelukan cukup lama diiringi isak tangis 
yang membuat setiap orang yang menyaksikan terharu meskipun hati mereka telah 
membatu. Sayyid Alwi hendak bangkit untuk mengantarkan, tapi Habib Husein selalu 
menolak. Beliau bahkan melarang Sayyidi Alwi bangkit dari tempat duduknya. Habib 
Husein kemudian berjalan mundur. Beliau tidak mau membelakangi Sayyidi Alwi. Beliau 
tidak berpaling kecuali keluar dari pintu. 


Selama dalam majelis keduanya saling merendahkan diri dan saling mengambil ilmu dan manfaat. 
Tidak diragukan bahwa ini adalah sifat kaum shiddigin, kedudukan ahli tamkin, ahli ainul yagin dan 
haggul yagin. | Muhammad | 


0123. UMUR NABI ADAM 
PERTANYAAN : 
Ivan Algivari 


Sekian tahun Nabi adam memeohon ampun kepada Robnya, sekian tahun mencari ibu hawa... 
Pertanyaanya... berapakah umur nabi adam...? ada yang tahu yo? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Menurut keterangan yang terdapat pada Kitab Tafsir At-Thobry umur adam adalah SERIBU 
TAHUN dikurangi EMPAT PULUH TAHUN - 960 TAHUN 


CA SE (B3 pabean pol Gt ra Ly Jet Sapi GC YP Lian PL jin Udan 2JU AAN Gaal Wako 
SA JL table gi HS Ta) Ade Ya HAL Indera padu alel, meiltel pal Je pda 2 aan jab a Kana 
&b) BY, SIB Ltan wal GAS ya Oma 2JU Aim Oya 1JU fog S JB Aa "akad aa Ida : JG Slim 
LAJU KAI Sl da) Lag an GL VI Ula Lada jin Sl LI dal pol jas OS) Oya Sala ea el 
entot Oa ya ba pa Ol HJ ea) Il SAI LA par HAB ie Oya GAP or da AI HJL eka ol al pal 
salad cdi lb) SENI Sal MY Uglaoe dil pol post 2JB Nita, 


Bercerita padaku Ibnu hamid dia berkata : Bercerita padaku Ya'gub dari Ja'far dari Sa'id dalam 
Firman Allah “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5616 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (7:172)”. Keluarkan keturunannya 
dari sulbinya seperti barang kecil yang bertaburan. Kemudian mereka diperlihatkan pada Adam 
dengan nama-namanya, ayah-ayahnya serta masa kematiannya, kemudian juga diperlihatkan 
pada Adam As ruh Daud As dari cahaya yang cemerlang, Adam bertanya, Siapa dia ?. “Dia juga 
dari keturunanmu, kelak menjadi Nabi dan pengganti (mu)” Adam bertanya, berapa umurnya ?. 
“Enam puluh tahun” 


Adam berkata, (Aku mohon) tambahkan dari umurku empat puluh tahun untuknya, @olampun 
berjalan (mencatat) hingga di tambahkan untuk umur Daud As empat puluh tahun. Adalah umur 
Adam As. seribu tahun, maka saat Adam telah menyempurnakan usianya kecuali empat puluh 
tahun (yang ditambahkan untuk Nabi Daud As.), Allah mengutus malaikat maut seraya berkata : 
"Wahai Adam, aku diperintahkan untuk mengambil nyawamu”. “Bukankah umurku masih tersisa 
empat puluh tahun ?” Tanya Adam. Kemudian malaikat maut menanyakan perihal ini. Allah 
berkata “Sesungguhnya Adam telah mengangkat empat puluh tahun dari umurnya yang telah dia 
berikan pada anaknya dan @olam telah mencatatnya diberikan pada Daud As.” | Tafsir At-Thobry 
XI11/239 |. 


Neil Elmuna 


KETERANGAN DALAM KITAB INI BAHWA NABI ADAM TETAP DIBERI UMUR 1000 TAHUN 
TANPA DIKURANGI LALU DIBERIKAN KE NABI DAUD DAN BEGITUPUN NABI DAUD TETAP 
DIBERIKAN USIA 100 TAHUN TANPA DITAMBAHI DARI JATAH USIA NABI ADAM.. NAMUN 
HIKMAH DARI SIFAT LUPA NABI ADAM PERIHAL PERSETUJUAN DIBERIKAN USIANYA 40 
TAHUN untuk NABI DAUD INI MENGAKIBATKAN ANAK KETURUNANNYA JUGA AKAN 
MENGALAMI SIFAT YANG SAMA CENDERUNG LUPA DENGAN JANJI yang SUDAH 
DIUTARAKAN.. KARENA ITULAH MULAI SAAT ITULAH U ALLAH MEWAJIBKAN HARUS ADA 
PENCATATAN DAN PENGHADIRAN SAKSI-SAKSI DALAM PERAJANJIAN2 PENTING.. 
WALLOHU A'LAM. | 'AROO-ISUL MAJAALIS HAL 59 |. 


0134. Arti dan Nabi yang bergelar ulul 'azmi 
PERTANYAAN : 
Ivan Algivari 


Kenapa hanya nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Muhammad, nabi Isa, dan nabi Musa yang masuk 
pada ulul 'azmi.... kenapa yang lain seperti nabi Sulaiman, nabi daud dll...( mohon pencerahanya) 


JAWABAN : 
Doel Klantenk 


Insya Allah syari'ah dalam mnetapkn nabi2 yang t'golong ulul azmi sudah ssuai dengan kapasitasx 
sebagai nabi yang bnr2 tguh & sbr diantara para nabi yang ada. Lihat : As. Al-Ahgof : 35. 


Wae Gllya pogir Uloely aja upil Com Lennyag elly TI yng Eling eilaa Urai ya del BI, 


"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (Muhammad), dari 
Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5617 ) 7 


yang teguh," (AS Al-Ahzab : 7) 


Kualifikasi Nabi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah. 
Beliau tanpa pernah menyerah terus menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat 
umum untuk kembali menyembah dan mentaati Allah dan RasulNya. T...erbukti, hampir 1000 
tahun usianya, tetapi jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan 
anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. 


Nabi Ibrahim termasuk rasul ulul azmi, di antaranya karena kepatuhan dan kesabaran serta 
keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Ibrahim dipelihara dalam keadaan genting 
yang disebabkan oleh tirani Namruz yang membunuhi anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus 
berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. 
Bahkan ia harus menerima siksaan yang mahapedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung 
halamannya. 


Nabi Musa juga termasuk rasul ulul azmi. Beliau termasuk orang sabar dalam menghadapi dan 
mendakwahi Firaun dan pengikutnya. Selain itu, beliau mampu bersabar dalam memimpin 
kaumnya yang sangat pembangkang. Bagaimana tidak, ketika beliau akan menerima wahyu di 
Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak 
sapi. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa, tidak sanggup menghalangi, bahkan hendak 
dibunuh. Namun demikian, Musa pernah tidak dapat bersabar ketika belajar berguru kepada 
Khidir. 


Nabi Isa termasuk rasul ulul azmi. Banyak hal yang menunjukkan bahwa beliau memiliki 
kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan risalah Allah. Terutama ketika beliau harus 
menghadapi fitnah yang disebar kaum Yahudi dan pengkhianatan muridnya. Selain itu, beliau juga 
harus memberi pengertian tentang status ibunya yang melahirkan tanpa adanya seorang suami. 


Para Rasul yang termasuk Ulul 'Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan 
dalam menyebarkan agama Islam dan menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Para Rasul 
tersebut selalu bersabar walaupun mendapat tantangan (cemoohan dan siks...aan) dari kaumnya. 
Dari kisah riwayat Nabi dan Rasul, kita bisa lihat bahwa Nabi Ayub AS walaupun sangat penyabar 
tapi kesabaran beliau adalah dalam menghadapi cobaan terhadap dirinya sendiri berupa hilangnya 
harta dan kesehatan (mendapat musibah penyakit), jadinya berbeda dengan para Rasul Ulul 'Azmi 
yang 5, dimana kesabaran mereka adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan dari kaumnya 
ketika menyampaikan wahyu Allah dan menyebarkan agama Islam. 


Masaji Antoro 


Sesungguhnya jumlah Nabi dan Rosul yang tergolong ULUL 'AZMI banyak pendapat dikalangan 
ulama, yang mashur memang seperti pertanyaan di atas, berikut sedikit keterangan mengenai 
beberapa pendapat ulama, alasannya serta asbaab nuzulnya : 


Hi rggdly dll Ie pall Jah alan G Ipilis A8) Lab meng AISI de tel | IP KA Ji no LS sa 
oat slang oya peer IE AL Ui 3 Uang dal A8 aa AL al oli Plt UemeP esa yay Kenal TI 
SP aa pda Oa PO (IRI aa Jab LI Ot Jaa day Maya NAN Haa (2) ja 
Pel At) cmd Olah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5618 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul 
telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka”.(AS. 46:35). 
Artinya atas pendustaan kaum para utusan pada mereka. 


Para Ulama berbeda dalam jumlah hitungan yang tergolong Ulul “Azmi pada beberapa pendapat 
pendapat yang lebih masyhur para utusan yang tergolong Ulul “Azmi adalah : Nabi Nuh As, Nabi 
Ibrahim As, Nabi Musa As, Nabi Isa As dan Nabi Muhammad SAW. Seperti keterangan yang 
dilansir dalam surat Al-Ahzaab dan surat As-Syuuro, Dan bias jadi yang dimaksud Ulul “Azmi 
adalah semua utusan Allah dengan menjadikan lafadz MIN pada kalimat MINARRUSULI 
berfaedah bayan li aljinsi, wallaahu a'lam. | Tafsiir Ibnu Katsir VI1/305 |. 


CI da) 9 uan Jay Una | ca) 9 AAL ya LL ia Aely AI JI Jae oa tail Jl mo US seb) 
meaLahy CAH Amal Leah CrieUalI Bolang Leilan Ja Cole Ig png api Upaya G3 Lakon LI Coli gia 
AE pal yahy Ale aah TP Mg yi IS Ma SAN AP mao Cp AL 24 de Ugal Jaby (ad pal Ce nya 
AJB Ggangay al de Legal pemaady Al de Hang padi) MI AR le gan madil Je marly Only rd) JII 
Ad de ad Gn Gemmany Aima Una Aatalas le SK aga | onta Go ek US JET OS ab Ul jani 


“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul 
telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka”.(@AS. 46:35). 
Artinya para utusan yang memiliki keteguhan dan kegigihan dan engkau (Muhammad) masuk 
didalamnya, MIN berfaedah bayan dan ada yang berpendapat berfaedah tab'iid. 


Arti Ulul “Azmi adalah mereka-mereka yang memiliki hokum syariat yang memiliki kegigihan dalam 
mendasarkan dan menerangkannya, memiliki kesabaran menanggung penderitaan, pendapat 
paling mashur, mereka adalah : Nabi Nuh As, Nabi Ibrahim As, Nabi Musa As, Nabi Isa As. 


Ada pendapat yang menyatakan Ulul "Azmi adalah mereka yang sabar menerima penderitaan dan 
cobaan dari Allah seperti halnya Nabi Nuh As yang sabar menerima aniaya kaumnya (kaum Nabi 
Nuh pernah memukulinya hingga pingsan), Nabi Ibrahim As saat diuji dibakar dan diperintahkan 
menyembelih putranya, dan nabi ismail As saat ikhlas disembelih, Nabi Ya'gub As saat kehilangan 
putra dan penglihatannya, Nabi Yusuf As saat terbuang dalam sumur dan mendekam dalam 
penjara, Nabi Ayyub As saat ditimpa penyakit, Nabi musa As saat diburu Firau dan kaumnya 
berkata : berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul". 


Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul: sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia 
akan memberi petunjuk kepadaku" (AS. 26: 61-62), Nabi Daud As saat menangisi kesalahannya 
selama 40 tahun dan Nabi Isa As tidak diletakkan pada bangunan (saat terlahir). | Tafsir Baidhowi 
1/186 |. 


SE) Alay le AI la Gaal Ja AT SPN cat LIS Uma GA Ur Oa Yes JI AS ASI Senam IU) 
Ml les. 


Alia AI SAM pil Idgi" Ta S3 Ang Ilet gil Cpbe AU png CA! Doyan IS Ogo SAN Jul el pa ip JEy 
(9O-pYI you! . 


pel ehaat gan MAS Ng sebel y dee Lg yah Sl DASI IU, 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5619 ) 


SI 8 yaa 3 Gel ds 0g, SI 33 (dl —eale (ARI ARA bj, Tana SY TP Hina (B 33 
Saida. 


OWg Id le yap UD gay 9 aU ds ee Ela) JS ds al ala dag S3 de mo C3 aa asi : Jalan J8 
mall da m2 tnya Coyemaly dl AS 200 Can yay Copa LAS). 


dani pelung dale OI elo IL Bed Sui KI API ala CI 1283 Gal opal JdB3. 


OI La entah TI Lag Lay elsa Orasi! ya Udi SI" dh GI Ganas de dl ea, ea 
(130p yel ) ni 0g Ko ya SA dd Gg (TAPI Yaa. 


Sebagian Ulama berpendapat : Semua Nabi adalah Ulul "Azmi kecuali Yunus Bin mattaa seperti 
firman Allah pada Nabi Muhammad “Dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada 
dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya). (AS. 
68:48). 


Sebagian lagi berpendapat : Mereka adalah yang terbaik diantara para rosul yang tertutur dalam 
surat al-An'aam, mereka 18 utusan seperti firman Allah “Mereka itulah orang-orang yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah 
kepadamu dalam menyampaikan (Al Guran)". Al @uran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk 
segala umat. (AS. 6:90). 


Imam Kalaby berkata “Mereka adalah yang diperintahkan berjihad dan menampakkan sesuatu 
pada musuh-musuh agama Allah” 


Ada yang berpendapat : mereka berjumlah enam yakni Nabi Nuh As, Nabi Hud As, Nabi Sholih 
As, Nabi Luth As, Nabi Syu'aib As dan Nabi Musa As, mereka yang ditutur Allah secara teratur 
dalam surat AL-A'raf dan as-Syu'araa'. 


Imam Mugotil berkata “Mereka enam utusan Allah, yakni Nabi Nuh As yang sabar menerima 
aniaya kaumnya, Nabi Ibrahim As saat diuji dibakar, dan nabi Ishag As saat ikhlas disembelih, 
Nabi Ya'gub As saat kehilangan putra dan penglihatannya, Nabi Yusuf As saat terbuang dalam 
sumur dan mendekam dalam penjara dan Nabi Ayyub As saat ditimpa penyakit. 


Imam Ibnu Abbas dan @otaadah berkata “Mereka adalah Nabi Nuh As, Nabi Ibrahim As, Nabi 
Musa As, Nabi Isa As, merekalah para Nabi yang memiliki syariat sehingga bersama Nabi 
Muhammad SAW jumlahnya menjadi lima. 


Seperti yang terdapat pada ayat “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi 
dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah 
mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”, (AS. 33:7) dan ayat “Dia telah mensyariatkan 
kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: 
egakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang 
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya). 
(AS.42:13). | Tafsiir Baghowi VII/270-271 |. Wallaahu A'lamu bis-Showaab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5620 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0186. Orang Jawa Keturunan Nabi Ibrahim 


Berdasarkan penyelusuran Genealogy, ada keterkaitan antara Dinasti Majapahit dengan Nabi 
Ibrahim. Keterkaitan itu, berawal dari kehadiran Dewawarman I, yang merupakan pendiri 
Kerajaan Salakanagara... Sebagaimana kita ketahui, Dewawarman I berasal dari Dinasti 
Pallawa di India. Melalui keberadaan Dinasti Pallawa inilah, pada akhirnya penyelusuran 
genealogy, sampai kepada Nabi Ibrahim... Mari kita ikuti, silsilah berikut... 


Silsilah R. Wijaya (Pendiri Majapahit) 


01. Raden Wijaya bin 23. Wretikandayun bin 

02. Rakeyan Jayadarma bin 24. (cicit Suryawarman) bin 
03. Prabu Guru Darmasiksa bin 25. (cucu Suryawarman) bin 
04. Darma Kusuma bin 26. (puteri Suryawarman) binti 
05. Rakeyan Jayagiri bin 21. Suryawarman bin 

06. Lalang Bumi bin 28. Candrawarman bin 

07. Darmaraja bin 29. Indrawarman bin 

08. (puteri Kahuripan) binti 30. Wisnuwarman bin 

09. Dharmawangsa Teguh bin 31. Purnawarman bin 


10. Sri Makuta Wangsa Wardhana bin — 32. Dharmayawarman bin 


11. Sri Isyana Tunggawijaya bin 33. Dewi Minawati (suaminya Dewi Minawati, bernama 
Jayasingawarman, pendiri kerajaan Tarumanagara 
12. Mpu Sindok bin Ta : | Ta 


13. (putera Mpu Daksa) bin 
14. Mpu Daksa bin 


34. Sphatikarnawa Warmandewi binti 


35. Dewawarman VII bin 


15. Rakai Watuhumalang bin 36. Dewawarman VI bin 


16. Pramodawardani binti 37. Mahisasura Mardini Warmandewi binti 


17. Samaratungga bin 38. Dewi Tirta Lengkara binti 


18. Samaragwira bin 39. Dewawarman III bin 


19. Rakai Panangkaran bin 40. Dewawarman II bin 


20. Sanjaya bin 41. Dewawarman | (menikah dengan puteri Pohaci 


21. Brata Senawa bin Larasati binti Aki Tirem bin Ki Srengga bin Nyai Sariti 
Warawiri binti Sang Aki Bajulpakel bin Aki Dungkul bin 
22. (Prabu Galuh II) bin Ki Pawang Sawer bin Datuk Pawang Marga bin Ki 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5621) 


Bagang bin Datuk Waling bin Datuk Banda bin Nesan) 


Berdasarkan penelitian sejarah, Pendiri kerajaan Salakanagara (Dewawarman I), yang 
merupakan leluhur Raja Majapahit, berasal dari Dinasti Pallawa (Pallava) di India... Beliau 
datang ke Pulau Jawa, pada sekitar abad pertama masehi, dan memerintah kerajaan Salanagara 
bersama isterinya Pohaci Larasati, pada tahun (130M-168M)... 


Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan Salakanagara 


Pendiri Salakanagara, Dewawarman adalah duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari 
Pallawa, Bharata (India) yang akhirnya menetap karena menikah dengan puteri penghulu 
setempat... Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Aki Tirem. Konon, kota inilah yang disebut 
Argyre oleh Ptolemeus dalam tahun 150, terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang... Adalah 
Aki Tirem, penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua 
Dewawarman ketika puteri Sang Aki Luhur Mulya bernama Dewi Pwahaci Larasati diperisteri 
oleh Dewawarman. Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewawarman menikah 
dengan wanita setempat dan tak ingin kembali ke kampung halamannya... 


Dinasti Pallawa : 


Berdasarkan tulisan yang berjudul “Origins of the Pallava Dynasty", Dinasti Pallawa, memiliki 
keterikatan historis dengan Bangsa Persia dan Dinasti Maurya... 


The word Pallava meaning branch or twig in Sanskrit is delivered as Tondaiyar in Tamil 
language... But scholars rebuff this view since it is a later usage of the term and conseguently 
cannot be confirmed to have given rise to the family name Pallava. Some feel that the Pallavas 
are connected with primordial Pulindas, who were the same as the Kurumbas of 
Tondamandlam. Tondamandlam was a province under Maurya Emperor Ashoka in third 
century BCE and was later detained by the Satavahanas and thus Tondamandlam became a 
feudatory to the Satavahanas After collapse of Satavahanas in about 225 AD, the Pallavas of 
Tondamandlam became autonomous and prolonged to the Krishna River. There have been 
several conjectures concerning the origin of the Pallavas. There are certain claims based 
on historical, anthropological, and linguistic proof signifying that the Pallavas were related 
to the Pahlavas of Iran. It is probable that a wave of Pahlava/Kambhoja tribes of Indo-lranian 
descent migrated Southward and first settled in Krishna river valley of present day coastal Andhra 
Pradesh... Some scholars think that the Pahlavas migrated from Persia to India and 
established the Pallava dynasty of Kanchi, whereas, some say that they were immigrants from 
north, or from Konkan, Tenugu and Anarta into Deccan. They came into south India through 
Kuntala or Vanvasa.... 


Source : http://www.indianetzone.com/19/origi...va. dynasty.htm 
Dinasti Maurya dan Cyrus II “The Great” : 


Salah seorang anggota keluarga Dinasti Maurya yang populer adalah Sundari Maurya of 
Magadha. Beliau terhitung sebagai salah seorang leluhur dari King George I of England... 
Silsilah Sundari Maurya sampai kepada Cyrus II "The Great” adalah...Sundari Maurya of 
Magadha binti (Princess of Avanti) binti Abhisara IV of Avanti bin Abhisara III of Pancanada bin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5622 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abhisara II of Taxila bin Abhisara | of Taxila bin Rodogune Achaemenid of Persia binti Artaxerxes 
Il of Persia bin Darius II of Persia bin Artaxerxes | of Persia bin Xerxes | “The Great" of Persia bin 
Atossa of Persia binti Cyrus II “The Great" of Persia... 


Silsilah Sundari Maurya (Magadha) sampai kepada Abhisara II (Taxila) 
http://fabpedigree.com/s039/f742968.htm 


Silsilah Abhisara II (Taxila) sampai kepada Darius II 


http://fabpedigree.com/s080/f943746.htm 
Silsilah Darius II sampai kepada Atossa of Persia binti Cyrus II “The Great” 


http://fabpedigree.com/s012/f559022.htm 


Dinasti Maurya sangat indentik dengan keturunan Cyrus Il “The Great” di India. Pertemuan 
kedua keluarga ini, dimulai jauh sebelum masanya Sundari Maurya (sekitar 200 SM). Interaksi 
antara kedua keluarga ini, diawali oleh pernikahan antara cucu Cyrus Il “The Great” yang 
bernama Candravarnna of Persia binti Atossa of Persia bin Cyrus II “The Great”, dengan 
Maurya | of Taxila, pada sekitar tahun 500 SM... 


http://fabpedigree.com/s076/f199897.htm 
Cyrus II “The Great” dan Nabi Ibrahim : 


Cyrus II “The Great” (590 SM-529 SM), adalah pendiri dinasti Achaemenid. Beliau berhasil 
mempersatukan dua suku besar bangsa Iran : Media dan Persia. Beberapa ahli sejarah 
berpendapat, bahwa Cyrus II “The Great” indentik dengan Zulgarnain (AS. Al Kahfi ayat 83-98) 


Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus the Great in the @ur'an 


Melalui penyelusuran genealogy, diperoleh informasi, bahwa Cyrus II “The Great” memiliki 
hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim... Nabi Ibrahim, berdasarkan catatan ahli genealogy, 
menurunkan bangsa Media (Madyan), melalui anaknya Midian (Madian) bin Nabi Ibrahim. 
Bangsa Media (Madyan) merupakan bangsanya Nabi Syu'aib, yang menjadi mertua Nabi 
Musa... Beberapa catatan Genealogy, yang menghubungkan, Cyrus II "The Great” dengan Nabi 
Ibrahim.... Melalui Jalur Pouru Chishti. 


Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II “The Great” sampai kepada Kuras 


http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm 


Silsilah Kuras sampai kepada Pouru Chishti 


http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm 
Silsilah Pouru Chishti sampai kepada Vaedesht 


http://fabpedigree.com/s065/f284112.htm 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5623 


Silsilah Vaedesht sampai kepada Midian bin Nabi Ibrahim 
http://fabpedigree.com/s020/f862707.htm 


Melalui Jalur Vishtaspa I (suami Pouru Chishti, di dalam catatan genealogy lainnya, 
suaminya bernama Jamaspa, yang merupakan adik dari Vishtaspa I) 


Silsilah Atossa of Pesia binti Cyrus II “The Great” sampai kepada Kuras 


http://fabpedigree.com/s097/f472176.htm 


Silsilah Kuras sampai kepada Vishtaspa | (adiknya yang bernama Jamaspa) 


http://fabpedigree.com/s026/f207564.htm 


Silsilah Vishtaspa | (adiknya yang bernama Jamaspa) sampai kepada Kay Apiveh 


http://fabpedigree.com/s064/f284112.htm 
Silsilah Kay Apiveh sampai kepada Dora Sharoob bin Midian bin Nabi Ibrahim 


http://fabpedigree.com/s036/f931343.htm 


Nama Nabi Ibrahim (Abraham) di dalam naskah Persia Kuno.... 


“When the Persians will do such deeds, a man from among the Arabs will be born whose followers 
shall overthrow and dissolve the kingdom and religion of the Persians. And the arrogant people 
(Persians) will be subjugated. Instead of the temple of fire and the house of idols they will see the 
House of Abraham without any idols as their Gibla... “ 


Source : http://www.cyberistan.org/islamic/parsit1.html 


Bangsa Persia sebagai keturunan Nabi Ibrahim... 


Rasulullah Saw bersabda, “Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak 
sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut? Mereka (para sahabat) menjawab: Pernah wahai 
Rasulullah. Beliau Saw bersabda: Tidak terjadi hari kiamat, sehingga ia diserang oleh 70.000 
orang dari Bani Ishag...” 


(HR. Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah) 


Siapakah yang dimaksud dengan Bani Ishag pada riwayat di atas ? Bani Ishag adalah keturunan 
Al Aish bin Ishag bin Ibrahim as. Pendapat ini dipilih oleh Al Hafidz Ibnu Katsir. (An Nihayah 
fil Fitan Wal Malahim|. Keturunan Aish ini, menyebar di wilayah Khurasan (Afghanistan, Pakistan, 
Kashmir, Irag dan Iran). Imam Nawawi dalam syarahnya tentang 70 ribu Bani Ishag berpendapat 
bahwa, “Penduduk (Farisi) Persia adalah orang-orang yang dimaksud dengan keturunan 
Ishag”. Al-Mas'udi dalam kitabnya yang berjudul Muruj adz-Dzahab berpendapat, “Orang-orang 
yang mengerti tentang jalur-jalur nasab orang Arab dan para hukama menetapkan bahwa 
asal-usul orang Persia adalah dan keturunan Ishag putra Nabi Ibrahim". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5624 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0244. Konsep EPISTEMIC dibalik BUAH KHULDI ? 
Oleh Mueeza Alfalfa 


Epistemic (Epistemologi), secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "episteme" (pengetahuan) 
dan "logos"(kata/pembicaraan/ilmu) merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal 
muasal pengetahuan, sifat dan jenis jenisnya. 


Adapun beberapa Persoalan-persoalan dalam epistemologi adalah: 
1. Bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? 
2. Dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? (Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, 2003, hal.32). 


Pada Perkembangannya,epistemologi dalam Menjawab persoalan No. 1 dan no. 2,telah 
Melahirkan Dua Paham Yang saling Bertentangan Antar keduanya,yaitu. 


EMPIRISME 


Empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa pengetahuan di dapat melalui pengalaman 
indrawi,jadi Seorang yang beraliran Empirisme biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat 
melalui penampungan yang secara pasip menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Ini berarti 
semua pengetahuan betapapun rumitnya dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat 
bukanlah ilmu pengetahuan.Empirisme radikal berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat 
dilacak sampai kepada pengalaman inderawi dan apa yang tidak dapat dilacak bukan 
pengetahuan. Lebih lanjut penganut Empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat 
suatu objek yang merangsang alat-alat inderawi, kemudian di dalam otak dipahami dan akibat dari 
rangsangan tersebut dibentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang 
alat-alat inderawi tersebut. 


RASIONALISME 


Rasionalisme dalam epistemologi adalah Sebuah Doktrin Filsafat Yang Mengatakan bahwa 
pengetahuan di dapat Dari Rasio dan idea. Lebih jauh tentang itu,Para ilmuan kaum rasionalis 
meyakini bahwa sebuah realistis nyata bisa digunakan dengan rasio semata (idealis), Plato(filsuf 
yunani/bapak pengetahuan) menyebutkan bahwa benda-benda kongkrit di alam dunia ini pada 
dasarnya adalah tiruan dari Alam Ide, maka pengetahuan indrawi dapat menjadi jalan untuk 
mengenal atau mengingat kembali Alam Ide Plato berpendapat bahwa tujuan tertinggi dari semua 
ini adalah eudaimonia atau mempunyai jiwa (daimon) yang baik. Dengan demikian manusia 
menurut Plato adalah kesatuan unsur material dan non material yang tidak terpisahkan. Dengan 
dualisme ini manusia dapat menemukan atau mengingat kembali Alam Ide yang dulu pernah 
dikenal. 


Plato juga menyumbangkan ajaran tentang“idea”. Menurut Plato, hanya idea-lah realitas 
sejati.Semua fenomena alam hanya bayang-bayang dari bentuknya (idea) yang kekal. Dalam 
wawasan Plato, pada awal mula ada idea-fisik. Dunia idea mengatasi realitas yang tampak, 
bersifat matematis, dan keberadaannya terlepas dari dunia inderawi. Dari idea-fisik itu muncul 
semua benda yang kasat-mata. Karena itu keberadaan bunga, pohon, burung,... bisa berubah 
dan berakhir, tetapi idea bunga, pohon,burung,kekal adanya. Itulah sebabnya yang Satu dapat 
menjadi yang Banyak. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5625 ) 


Plato ada pada pendapat bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan (bersifat intuitif, bawaan, 
dalam diri) seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah diketahuinya dari dunia idea,konon 
sebelum manusia itu masuk dalam dunia inderawi ini. Menurut Plato, tanpa melalui pengalaman 
(pengamatan), apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisi, maka ia pasti sanggup menatap 
ke dunia idea dan karenanya lalu memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal. . 


Lalu dari Kedua paham Tersebut, manakah Yang Bersesuaian Dengan Metafora Dogmatis (islam) 
yang terangkum dalam hadist dan al-@uran ? Kata Kuncinya Adalah pohon dan Buah kuldi?? 
pasti kalian pernah Mendengar pohon/buah itu bukan??pohon atau buah kuldi juga disebut Pohon 
kebijaksanaan atau Pohon pengetahuan yang tumbuh di taman firdaus dimana diperintahkan allah 
swt kepada adam dan hawa untuk tidak memakanya.. Dalam cuplikan kisah : 


"Bercerita kepada Nabi Adam dan Siti Hawa mengenai dua pohon yang ada di tengah-tengah 
Taman Firdaus. Pohon pertama disebut pohon kehidupan dan yang kedua disebut pohon kuldi 
(bijaksana). Allah memberi perintah ini kepada manusia: “Engkau boleh makan buah-buahan dari 
semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon kuldi. Sebab jika engkau memakannya, engkau 
pasti akan mengalam kematian.” " 


Jadi, ya. .pengetahuan (MANUSIA) di dapat dari Buah Khuldi!! Maksudnya, Saya Berspekulasi 
Bahwa Buah Kuldi itu sebenarnya adalah Metafora Untuk Idea Manusia(buah Pikir) atau Rasio. 
Segala sesuatu di luar kesadaran Manusia adalah ilmu Tuhan "sesungguhnya ilmu Tuhan 
MelipuTi segala sesuatu" dan pohon Kuldi adalah bagian dari ilmu Tuhan,yang ketika adam 
Memakan buah dari Pohon itu,maka Adam Telah Mengambil Sedikit Ilmu(pengetahuan) Tuhan 
dan Menciptakan Sebuah Idea Secara Otomatis. 


Ilmu Tuhan-pohon kuldi (pengetahuan)-ilmu Manusia. . Artinya adam telah mencuri ilmu Tuhan, 
menciptakan "idea",muncul Kesadaran dan Tercipta Realita Dunia(realita Manusia) - (baca 
kembali term platonic di atas) 


0336. Syaikh Abdul kariim al-Gusyairiy 
PERTANYAAN : 
Ryna Asryforever Al-khawarizmi 


"Saya pernah mendapat ijazah amalan sholat hajat khusus syaikh imam abu gosim al-Gusyairi 
dari kakek saya.. siapakah syaikh tersebut? 


JAWABAN : 
Mbah Jenggot II 


Nama lengkap imam al-@usyairi adalah Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Malik ibn Thalhah bin 
Muhammad, nama kun-yahnya Abul @asim. Beberapa gelar yang disandang oleh al-Gusyairi yaitu 
: pertama, An-Naisaburi, sebuah gelar yang dinisbatkan pada nama kota Naisabur atau Syabur, 
salah satu ibu kota terbesar negara Islam pada abad pertengahan, di samping kota Balkh-Harrat 
dan Marw. Kedua, al-Gusyairi, nama @usyairi adalah sebutan marga Sa'ad al-Asyirah al- 
@ahthaniyah. Mereka adalah sekelompok orang yang tinggal di pesisiran Hadramaut. Ketiga, al- 
Istiwa, orang-orang yang datang dari bangsa Arab yang memasuki daerah Khurasan dari daerah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5626 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ustawa, yaitu sebuah negara besar di wilayah pesisiran Naisabur, yang berhimpitan dengan batas 
wilayah Nasa. Keempat, Asy-Syafi'i sebuah penisbatan nama pada madzhab Syafi'i yang didirikan 
oleh al-Imam Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i pada tahun 150-204 H/767-820 M. Kelima, al- 
@usyairi memiliki gelar kehormatan, antara lain: al-Imam, al-Ustadz, asy-Syaikh, Zainul Islam, al- 
Jami' baina Syari'ati wa al-Hagigah (perhimpunan antara nilai syariat dan hakikat). Gelar-gelar ini 
diberikan sebagai wujud penghormatan atas kedudukan yang tinggi dalam bidang tasawuf dan 
ilmu pengetahuan di dunia Islam. 


Al-@usyairi lahir di Astawa pada bulan Rabi'ul Awal tahun 376 H/986 M. Ia mempunyai garis 
keturunan dari pihak ibu berporos pada moyang atau marga Sulami, paman dari pihak ibu, Abu 
Agil al-Sulami termasuk para pembesar yang menguasai daerah Ustawa. Marga Al-Sulami sendiri 
dapat ditarik dari salah satu bangsa, yaitu : al-Sulami yang menisbatkan pada Sulaim dan al- 
Sulami yang dinisbatkan pada bani Salamah. Ia meninggal di Naisabur, Ahad pagi tanggal 16 
Rabi'ul Akhir tahun 465 H/1073 M. Ketika beliau berumur 87 tahun. Jenazah beliau disemayamkan 
di sisi makam gurunya, Syaikh Abu Ali al-Dagag. Beliau menjadi yatim ketika masih kecil, 
kemudian diasuh oleh Abul Gasim al-Yamany, sahabat karib keluarga Gusyairi. 


Pada masa itu, kondisi pemerintahan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Pada penguasa dan 
staf-stafnya berlomba-lomba memperberat tingkat pungutan pajak. Hal ini sangat mempengaruhi 
pertumbuhan jiwa beliau untuk bercita-cita meringankan beban dari masyarakat. Beliau berpikiran 
pergi ke Naisabur untuk belajar hitung yang berkaitan pajak. Naisabur pada saat itu berposisi 
sebagai ibu kota Khurasan yang sebelumnya merupakan pusat tempat para ulama dan pengarang 
serta para pujangga. Sesampainya di Naisabur beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan pada 
seorang guru yang dikenal sebagai Imam yaitu Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Naisabur dan lebih 
dikenal dengan al-Dagag. Semenjak pertama kali mendengar fatwanya, beliau sudah 
mengaguminya. Sementara Syaikh al-Dagag sendiri juga berfirasat bahwa pemuda ini seorang 
murid yang cerdas dan brilian. Karena itu, Syaikh al-Dagag bermaksud mengajari dan 
menyibukkannya dengan berbagai bidang ilmu. Kenyataan ini membuat beliau mencabut cita- 
Citanya semula, membuang pikiran yang berencana menguasai peran pemerintahan dan memilih 
tharigah sebagai garis perjuangan. 


Beliau menikah dengan Fatimah, putri guru sejatinya (al-Dagag). Dia seorang wanita berilmu, 
beradab, dan termasuk ahli zuhud yang diperhitungkan di zamannya. Beliau hidup bersamanya 
semenjak tahun 405 H/1014 M - 412 H/1021 M dan meninggalkan enam orang putra dan seorang 
putri. Kesemuanya adalah ahli ibadah. Al-@usyairi berangkat haji dengan ulama-ulama terkemuka 
yang sangat dihormati pada waktu itu, di antaranya adalah Syaikh Abu Muhammad Abdullah ibn 
Yusuf al-Juwainy, salah seorang ulama tafsir, bahasa dan figh. 


Beliau termasuk orang yang pandai menunggang kuda. Kepiawaiannya telah dibuktikan dalam 
berbagai lapangan pacuan kuda. Beliau juga seorang yang tangkas memainkan senjata. 
Permainannya benar-benar sangat mengagumkan. Ia mempunyai seekor kuda pemberian teman 
akrabnya, dan menggunakannya selama 20 tahun. Ketika beliau meninggal, kudanya ini sangat 
sedih, selama seminggu kuda tersebut tidak mau makan, sehingga akhirnya kuda tersebut 
meninggal karena sedih dan lapar. 


Selain Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Naisaburi al-Dagag. Al-@usyairi pun mempunyai beberapa guru, 
antara lain: (1). Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Husin ibn Muhammad al-Azdi al-Sulami al- 
Naisaburi (325 H/936 M — 412 H/1012 M), seorang sejarahwan, ulama sufi sekaligus pengarang. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5627 


(2). Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain ibn Furak al-Anshari al-Ashbahani, meninggal tahun 406 
H/1015 M, beliau seorang imam usul figh. (3). Abu Ishag Ibrahim ibn Muhammad ibn Mahran al- 
Asfarayaini meninggal tahun 418 h/1027 M, seorang cendekiawan bidang figh dan usul figh yang 
besar di daerah Isfarayain. Kepadanya beliau belajar Ushuluddin. (4). Abu Manshur aliah Abdur 
Gahir ibn Muhammad al-Baghdadi al-Tamimi al-Asfarayaini, meninggal tahun 429 H/1037 M, 
kepadanya beliau belajar madzhab Syafi'i. 


Dalam pengajaran, beliau memakai sistem majelis imla' dan majelis tadzkir. Beliau mengadakan 
majelis imla' bidang hadits di Baghdad pada tahun 432 H/1040 M, beberapa paradigma yang 
dibuatnya dilampiri sejumlah gubahan puisi religius. Kemudian menghentikan kegiatan ini dan 
pulang ke Naisabur tahun 455 H/1063 M, untuk merintis kegiatan semacamnya. 


Beliau sebagaimana dikatakan oleh al-Subkhi adalah seorang ulama yang menguasai bidang ilmu, 
termasuk bahasa, sastra dan budaya. Karena itu beliau juga disebut seorang sastrawan sekaligus 
penulis. Ulama penyair ini banyak mengubah syair-syairnya secara improvisasi. Ali al-Bakhilzi 
banyak menyebut karya-karyanya dalam kitab Damiyatul al-Gasrhri. 


KARYA-KARYANYA 

Al-Gusyairi dapat mengarang dalam kitab-kitabnya yang berisi masalah tasawuf dan ilmu-ilmu 
Islam. Antara lain: 

1) Ahkam al-Syar'i 

2) Adab al-Shufiyah 

3) Al-Arba'un fi al-Hadits 

4) Istifadhah al-Muradat 

5) Balaghah al-Magashid fi al-Tasawuf 

6) At-Tahbir fi Tadzkir 

1) Tartib al-Suluk, fi Tharigillahi Ta'ala 

8) Al-Tauhid al-Nabawi 

9) At-Taisir fi Ilmi al-Tafsir 

) Al-Jawahir 

Hayat al-Arwah dan al-Dalil ila Tharig al-Shalah 
Diwan al-Syiri 

Al-Dzikr wa al-Dzakir 

Al-Risalah al-Gusyairiyah fi “Ilmi al-Tasawuf 
Sirat al-Masayikh 

Syarah Asma al-Husna 


DN 
aa O — — — — — — — AA 


JB — — ss — — w— w— sa au 


1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


Syikuyat Ahl al-Sunnah bi Hikayati ma Nalahun min al-Mihnah 
Uyun al-Ajwibah fi Ushul al-Asilah 

Lathaif al-Isyarat 

Al-Fushul fi al-Ushul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5628 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


21) Al-Luma fi al-I'tigad 

22) Majalis Abi Ali al-Hasan al-Dagag 

23) Al-Mi'raj 

24) Al-Munajah 

25) Mantsuru al-Khitab fi Syuhub al-Albab 
26) Nasikhu al-Hadits wa Mansukhuhu 
21) Nahw al-Gulub al-Shaghir 

28) Nahw al-Gulub al-Kabir 

29) Nukatu Uli al-Nuha 


AJARAN-AJARANNYA 


Beberapa pandangan yang dikemukakan oleh al-Gusyairi berkaitan dengan tasawuf antara lain 
adalah: pertama, menolak terhadap para sufi Syatahi, yang mengucapkan ungkapan-ungkapan 
yang mengesankan terjadinya persatuan antara sifat-sifat ketuhanan dengan sifat-sifat 
kemanusiaan. Kedua, mengemukakan ketidaksetujuan terhadap para sufi pada masanya yang 
mempunyai kegemaran untuk mempergunakan pakaian-pakaian orang-orang miskin, tetapi 
perilakunya bertolak belakang dengan pakaian yang mereka kenakan. 


Pendapat al-Gusyairi memberikan gambaran kepada kita bahwa tasawuf pada masanya dianggap 
telah menyimpang dari perkembangannya yang pertama, baik dari segi akidah, maupun dari segi 
moral dan tingkah laku. Al-@usyairi ingin mengembalikan arah tasawuf pada doktrin ahl al-sunnah 
wa al-jamaah, yaitu dengan mengikuti para sufi Sunni pada abad ketiga dan keempat hijriyah. 
Usaha yang dilakukannya merupakan pembuka jalan bagi al-Ghazali yang berafiliasi pada aliran 
yang sama yaitu al-Asy'ariyah. 


Al-Gusyairi berpendapat bahwa hal adalah sesuatu yang dirasakan manusia seperti rasa gembira, 
sedih, lapang, sempit, rindu, gelisah, takut, gemetar dan lain-lain, merupakan suatu pemberian 
atau karunia, sedangkan magam diperoleh dari hasil usaha. Hal datang dari yang ada dengan 
sendirinya, sementara magam terjadi karena pencurahan perjuangan yang terus menerus. Pemilik 
magam memungkinkan menduduki magamnya secara konstan, sementara pemilik hal sering 
mengalami naik turun (berubah-ubah). 


Fana' dipakai untuk menunjukkan keguguran sifat tercela, sedangkan baga' untuk menandakan 
sifat-sifat terpuji, 


Beberapa magam yang dikemukakan oleh al-Gusyairi yaitu : 


1) Tobat adalah awal tempat pendakian orang-orang yang mendaki dan magam pertama bagi sufi 
pemula. Kata tobat menurut bahasa berarti “kembali”, maka tobat artinya kembali dari sesuatu 
yang di cela dalam syari'at menuju sesuatu yang dipuji dalam syari'at. 


2) Wara' adalah meninggalkan hal-hal yang subhat. 


3) Khalwah dan uzlah, khaliyah merupakan sifat ahli sufi, sedangkan uzlah merupakan bagian dari 
tanda bahwa seseorang bersambung dengan Allah SWT. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5629 ) 


Imam al-@usyairi menjelaskan bahwa marrifat menurut bahasa adalah ilmu. Maka setiap ilmu 
adalah marrifat dan setiap marrifat adalah ilmu. Setiap orang yang bermarrifat kepada Allah arif 
(orang bijak yang banyak pengetahuannya). Seorang orang arif adalah alim. 


DAFTAR PUSTAKA 


1. Imam al-Gusyairi an-Naisabury, Risalah al-Gusyairiyah, terj. Mohammad Lugman Hakiem, 
(Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. xiv. 


2. Abu al-Wafa al-Ghanami al-Taftazani, Sufi dari Zaman ke Zaman, terj. Ahmad Rofi Ustmani, 
(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 142. 


3. Umar Ismail Asep, dkk., Tasawuf, Pusat Studi Wanita UIN Jakarta, 2005. 
0404. Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah ? 


Jawabannya adalah Nabi Muhammad menurut Michael H. Hart 


Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar Seratus Tokoh yang 
berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya 
sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu- 
satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses... luar biasa baik ditilik dari 
ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. 


Berasal-usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari 
agama terbesar di dunia, Agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang 
pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini tiga belas abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih 
tetap kuat dan mendalam serta berakar. 


Sebagian besar dari orang-orang yang tercantum di dalam buku ini merupakan makhluk beruntung 
karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban manusia, berkultur tinggi dan tempat 
perputaran politik bangsa-bangsa. Muhammad lahir pada tahun 570 M, di kota Mekkah, di bagian 
agak selatan Jazirah Arabia, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling 
terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Menjadi 
yatim-piatu di umur enam tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana dan rendah 
hati. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa Muhamnmad seorang buta huruf. Keadaan 
ekonominya baru mulai membaik di umur dua puluh lima tahun tatkala dia kawin dengan seorang 
janda berada. Bagaimanapun, sampai mendekati umur empat puluh tahun nyaris tak tampak 
petunjuk keluarbiasaannya sebagai manusia. 


Umumnya, bangsa Arab saat itu tak memeluk agama tertentu kecuali penyembah berhala Di kota 
Mekkah ada sejumlah kecil pemeluk-pemeluk Agama Yahudi dan Nasrani, dan besar 
kemungkinan dari merekalah Muhammad untuk pertama kali mendengar perihal adanya satu 
Tuhan Yang Mahakuasa, yang mengatur seantero alam. Tatkala dia berusia empatpuluh tahun, 
Muhammad yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya dan 
memilihnya untuk jadi penyebar kepercayaan yang benar. 


Selama tiga tahun Muhammad hanya menyebar agama terbatas pada kawan-kawan dekat dan 
kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613 dia mulai tampil di depan publik. Begitu dia sedikit 
demi sedikit punya pengikut, penguasa Mekkah memandangnya sebagai orang berbahaya, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5630 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pembikin onar. Di tahun 622, cemas terhadap keselamatannya, Muhammad hijrah ke Madinah, 
kota di utara Mekkah berjarak 200 mil. Di kota itu dia ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup 
meyakinkan. 


Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi. Di Mekkah dia susah 
memperoleh sejumlah kecil pengikut, dan di Medinah pengikutnya makin bertambah sehingga 
dalam tempo cepat dia dapat memperoleh pengaruh yang menjadikannya seorang pemegang 
kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun berikutnya sementara pengikut Muhammad 
bertumbuhan bagai jamur, serentetan pertempuran pecah antara Mektah dan Madinah. 
Peperangan ini berakhir tahun 630 dengan kemenangan pada pihak Muhammad, kembali ke 
Mekkah selaku penakluk. Sisa dua setengah tahun dari hidupnya dia menyaksikan kemajuan luar- 
biasa dalam hal cepatnya suku-suku Arab memeluk Agama Islam. Dan tatkala Muhammad wafat 
tahun 632, dia sudah memastikan dirinya selaku penguasa efektif seantero Jazirah Arabia bagian 
selatan. 


Suku Bedewi punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Tapi, 
jumlah mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan saling melabrak satu 
sama lain. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara dari kerajaan-kerajaan yang 
mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi, Muhammadlah orang pertama dalam sejarah, 
berkat dorongan kuat kepercayaan kepada keesaan Tuhan, pasukan Arab yang kecil itu sanggup 
melakukan serentetan penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Di sebelah 
timurlaut Arab berdiri Kekaisaran Persia Baru Sassanids yang luas. Di baratlaut Arabia berdiri 
Byzantine atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya. 


Ditilik dari sudut jumlah dan ukuran, jelas Arab tidak bakal mampu menghadapinya. Namun, di 
medan pertempuran, pasukan Arab yang membara semangatnya dengan sapuan kilat dapat 
menaklukkan Mesopotamia, Siria, dan Palestina. Pada tahun 642 Mesir direbut dari genggaman 
Kekaisaran Byzantine, dan sementara itu balatentara Persia dihajar dalam pertempuran yang 
amat menentukan di @adisiya tahun 637 dan di Nehavend tahun 642. 


Tapi, penaklukan besar-besaran —di bawah pimpinan sahabat Nabi dan penggantinya Abu Bakr 
dan Umar ibn al-Khattab- itu tidak menunjukkan tanda-tanda stop sampai di situ. Pada tahun 711, 
pasukan Arab telah menyapu habis Afrika Utara hingga ke tepi Samudera Atlantik. Dari situ 
mereka membelok ke utara dan menyeberangi Selat Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigothic di 
Spanyol. 


Sepintas lalu orang mesti mengira pasukan Muslim akan membabat habis semua Nasrani Eropa. 
Tapi pada tahun 732, dalam pertempuran yang masyhur dan dahsyat di Tours, satu pasukan 
Muslimin yang telah maju ke pusat negeri Perancis pada akhirnya dipukul oleh orang-orang Frank. 
Biarpun begitu, hanya dalam tempo secuwil abad pertempuran, orang-orang Bedewi ini -dijiwai 
dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad- telah mendirikan sebuah empirium membentang dari 
perbatasan India hingga pasir putih tepi pantai Samudera Atlantik, sebuah empirium terbesar yang 
pernah dikenal sejarah manusia. Dan di mana pun penaklukan dilakukan oleh pasukan Muslim, 
selalu disusul dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk Agama Islam. 


Ternyata, tidak semua penaklukan wilayah itu bersifat permanen. Orang-orang Persia, walaupun 
masih tetap penganut setia Agama Islam, merebut kembali kemerdekaannya dari tangan Arab. 
Dan di Spanyol, sesudah melalui peperangan tujuh abad lamanya akhirnya berhasil dikuasai 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5631 ) 


kembali oleh orang-orang Nasrani. Sementara itu, Mesopotamia dan Mesir dua tempat kelahiran 
kebudayaan purba, tetap berada di tangan Arab seperti halnya seantero pantai utara Afrika. 
Agama Islam, tentu saja, menyebar terus dari satu abad ke abad lain, jauh melangkah dari daerah 
taklukan. Umumnya jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, lebih-lebih Pakistan 
dan India sebelah utara serta Indonesia. Di Indonesia, Agama Islam yang baru itu merupakan 
faktor pemersatu. Di anak benua India, nyaris kebalikannya: adanya agama baru itu menjadi 
sebab utama terjadinya perpecahan. 


Apakah pengaruh Nabi Muhammad yang paling mendasar terhadap sejarah ummat manusia? 
Seperti halnya lain-lain agama juga, Islam punya pengaruh luar biasa besarnya terhadap para 
penganutnya. Itu sebabnya mengapa penyebar-penyebar agama besar di dunia semua dapat 
tempat dalam buku ini. Jika diukur dari jumlah, banyaknya pemeluk Agama Nasrani dua kali lipat 
besarnya dari pemeluk Agama Islam, dengan sendirinya timbul tanda tanya apa alasan 
menempatkan urutan Nabi Muhammad lebih tinggi dari Nabi Isa dalam daftar. Ada dua alasan 
pokok yang jadi pegangan saya. Pertama, Muhammad memainkan peranan jauh lebih penting 
dalam pengembangan Islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap Agama Nasrani. Biarpun Nabi 
Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen (sampai batas 
tertentu berbeda dengan Yudaisme), St. Paul merupakan tokoh penyebar utama teologi Kristen, 
tokoh penyebarnya, dan penulis bagian terbesar dari Perjanjian Lama. 


Sebaliknya Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam tapi sekaligus juga 
terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Tambahan pula dia “pencatat” Kitab Suci Al-Guran, 
kumpulan wahyu kepada Muhammad yang diyakininya berasal langsung dari Allah. Sebagian 
terbesar dari wahyu ini disalin dengan penuh kesungguhan selama Muhammad masih hidup dan 
kemudian dihimpun dalam bentuk yang tak tergoyangkan tak lama sesudah dia wafat. Al-Guran 
dengan demikian berkaitan erat dengan pandangan-pandangan Muhammad serta ajaran- 
ajarannya karena dia bersandar pada wahyu Tuhan. Sebaliknya, tak ada satu pun kumpulan yang 
begitu terperinci dari ajaran-ajaran Isa yang masih dapat dijumpai di masa sekarang. Karena Al- 
@uran bagi kaum Muslimin sedikit banyak sama pentingnya dengan Injil bagi kaum Nasrani, 
pengaruh Muhammad dengan perantaraan Al-Guran teramatlah besarnya. Kemungkinan 
pengaruh Muhammad dalam Islam lebih besar dari pengaruh Isa dan St. Paul dalam dunia Kristen 
digabung jadi satu. Diukur dari semata mata sudut agama, tampaknya pengaruh Muhammad 
setara dengan Isa dalam sejarah kemanusiaan. 


Lebih jauh dari itu (berbeda dengan Isa) Muhammad bukan semata pemimpin agama tapi juga 
pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan 
yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan 
sepanjang waktu. 


Dari pelbagai peristiwa sejarah, orang bisa saja berkata hal itu bisa terjadi tanpa kepemimpinan 
khusus dari seseorang yang mengepalai mereka. Misalnya, koloni-koloni di Amerika Selatan 
mungkin saja bisa membebaskan diri dari kolonialisme Spanyol walau Simon Bolivar tak pernah 
ada di dunia. Tapi, misal ini tidak berlaku pada gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab. 
Tak ada kejadian serupa sebelum Muhammad dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa 
penaklukan bisa terjadi dan berhasil tanpa Muhammad. Satu-satunya kemiripan dalam hal 
penaklukan dalam sejarah manusia di abad ke-13 yang sebagian terpokok berkat pengaruh Jengis 
Khan. Penaklukan ini, walau lebih luas jangkauannya ketimbang apa yang dilakukan bangsa Arab, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5632 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidaklah bisa membuktikan kemapanan, dan kini satu-satunya daerah yang diduduki oleh bangsa 
Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum masa Jengis Khan 


Ini jelas menunjukkan beda besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. 
Membentang dari Irak hingga Maroko, terbentang rantai bangsa Arab yang bersatu, bukan semata 
berkat anutan Agama Islam tapi juga dari jurusan bahasa Arabnya, sejarah dan kebudayaan. 
Posisi sentral Al-@uran di kalangan kaum Muslimin dan tertulisnya dalam bahasa Arab, besar 
kemungkinan merupakan sebab mengapa bahasa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek- 
dialek yang berantarakan. Jika tidak, boleh jadi sudah akan terjadi di abad ke 13. Perbedaan dan 
pembagian Arab ke dalam beberapa negara tentu terjadi -tentu saja- dan nyatanya memang 
begitu, tapi perpecahan yang bersifat sebagian-sebagian itu jangan lantas membuat kita alpa 
bahwa persatuan mereka masih berwujud. Tapi, baik Iran maupun Indonesia yang kedua-duanya 
negeri berpenduduk Muslimin dan keduanya penghasil minyak, tidak ikut bergabung dalam sikap 
embargo minyak pada musim dingin tahun 1973 — 1974. Sebaliknya bukanlah barang kebetulan 
jika semua negara Arab, semata-mata negara Arab, yang mengambil langkah embargo minyak. 


Jadi, dapatlah kita saksikan, penaklukan yang dilakukan bangsa Arab di abad ke-7 terus 
memainkan peranan penting dalam sejarah ummat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah saya 
menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat 
pada pengaruh diri Muhammad sehingga saya menganggap Muhammad dalam arti pribadi adalah 
manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. 


“Umar Ibn al-Khattab 


Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah kedua, dan mungkin terbesar dari semua khalifah Islam. Dia 
sejaman namun lebih berusia muda ketimbang Nabi Muhammad. Dan seperti juga Muhammad, 
dia kelahiran Mekkah. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi menurut taksiran tahun-586. 


Asal-muasalnya Umar Ibn al-Khattab merupakan musuh ...yang paling ganas dan beringas, 
menentang Muhammad dan Agama Islam habis-habisan. Tetapi, mendadak dia memeluk agama 
baru itu dan berbalik menjadi pendukung gigih. (Ini ada persamaannya yang menarik dengan ihwal 
St. Paul terhadap Kristen). "Umar Ibn al-Khattab selanjutnya menjadi penasihat terdekat Nabi 
Muhammad dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Muhammad. 


Tahun 632 Muhammad wafat, tanpa menunjuk penggantinya. Umar dengan cepat mendukung 
Abu Bakr sebagai pengganti, seorang kawan dekat Nabi dan juga mertua beliau. Langkah ini 
mencegah ada kekuatan dan memungkinkan Abu Bakr secara umum diakui sebagai khalifah 
pertama, semacam “pengganti” Nabi Muhammad. Abu Bakar merupakan pemimpin yang berhasil 
tetapi beliau wafat sesudah jadi khalifah hanya selama dua tahun. Tetapi, Abu Bakr menunjuk 
“Umar jadi khalifah tahun 634 dan memegang kekuasaan hingga tahun 644 tatkala dia terbunuh di 
Madinah oleh perbuatan seorang budak Persia. Di atas tempat tidur menjelang wafatnya, Umar 
menunjuk sebuah panita terdiri dari enam orang untuk memilih penggantinya. Dengan demikian 
lagi-lagi kesempatan adu kekuatan untuk kekuasaan terjauh. Panitia enam orang itu menunjuk 
“Uthman selaku khalifah ke-3 yang memerintah tahun 644-656. 


Dalam masa kepemimpinan sepuluh tahun "Umar itulah penaklukan-penaklukan penting dilakukan 
orang Arab. Tak lama sesudah “Umar pegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pasukan Arab 
menduduki Suriah dan Palestina, yang kala itu menjadi bagian Kekaisaran Byzantium. Dalam 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5633 


pertempuran Yarmuk (636), pasukan Arab berhasil memukul habis kekuatan Byzantium. 
Damaskus jatuh pada tahun itu juga, dan Darussalam menyerah dua tahun kemudian. Menjelang 
tahun 641, pasukan Arab telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah, dan terus menerjang 
maju ke daerah yang kini bernama Turki. Tahun 639, pasukan Arab menyerbu Mesir yang juga 
saat itu di bawah kekuasaan Byzantium. Dalam tempo tiga tahun, penaklukan Mesir diselesaikan 
dengan sempurna. 


Penyerangan Arab terhadap Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia 
telah mulai bahkan sebelum “Umar naik jadi khalifah. Kunci kemenangan Arab terletak pada 
pertempuran Madisiya tahun 637, terjadi di masa kekhalifahan "Umar. Menjelang tahun 641, 
seseluruh Irak sudah berada di bawah pengawasan Arab. Dan bukan cuma itu: pasukan Arab 
bahkan menyerbu langsung Persia dan dalam pertempuran Nehavend (642) mereka secara 
menentukan mengalahkan sisa terakhir kekuatan Persia. Menjelang wafatnya Umar di tahun 644, 
sebagian besar daerah barat Iran sudah terkuasai sepenuhnya. Gerakan ini tidak berhenti tatkala 
“Umar wafat. Di bagian timur mereka dengan cepat menaklukkan Persia dan bagian barat mereka 
mendesak terus dengan pasukan menyeberang Afrika Utara. 


Sama pentingnya dengan makna penaklukan-penaklukan yang dilakukan “Umar adalah 
kepermanenan dan kemantapan pemerintahannya. Iran, kendati penduduknya masuk Islam, 
berbarengan dengan itu mereka memperoleh kemerdekaannya dari pemerintahan Arab. Tetapi 
Suriah, Irak dan Mesir tidak pernah peroleh hal serupa. Negeri-negeri itu seluruhnya di-Arabkan 
hingga saat kini. 


“Umar sudah barangtentu punya rencana apa yang harus dilakukannya terhadap daerah-daerah 
yang sudah ditaklukkan oleh pasukan Arab. Dia memutuskan, orang Arab punya hak-hak istimewa 
dalam segi militer di daerah-daerah taklukan, mereka harus berdiam di kota-kota tertentu yang 
ditentukan untuk itu, terpisah dari penduduk setempat. Penduduk setempat harus bayar pajak 
kepada penakluk Muslimin (umumnya Arab), tetapi mereka dibiarkan hidup dengan aman dan 
tenteram. Khususnya, mereka tidak dipaksa memeluk Agama Islam. Dari hal itu sudahlah jelas 
bahwa penaklukan Arab lebih bersifat perang penaklukan nasionalis daripada suatu perang suci 
meskipun aspek agama bukannya tidak memainkan peranan. 


Keberhasilan Umar betul-betul mengesankan. Sesudah Nabi Muhammad, dia merupakan tokoh 
utama dalam hal penyerbuan oleh Islam. Tanpa penaklukan-penaklukannya yang secepat kilat, 
diragukan apakah Islam bisa tersebar luas sebagaimana dapat disaksikan sekarang ini. Lebih- 
lebih, kebanyakan daerah yang ditaklukkan dibawah pemerintahannya tetap menjadi Arab hingga 
kini. Jelas, tentu saja, Muhammadlah penggerak utamanya jika dia harus menerima penghargaan 
terhadap perkembangan ini. Tetapi, akan merupakan kekeliruan berat apabila kita mengecilkan 
saham peranan Umar. Penaklukan-penaklukan yang dilakukannya bukanlah akibat otomatis dari 
inspirasi yang diberikan Muhammad. Perluasan mungkin saja bisa terjadi, tetapi tidaklah akan 
sampai sebesar itu kalau saja tanpa kepemimpinan Umar yang brilian. 


Memang akan merupakan kejutan —buat orang Barat yang tidak begitu mengenal 'Umar—- 
membaca penempatan orang ini lebih tinggi dari pada orang-orang kenamaan seperti 
Charlemagne atau Julius Caesar dalam urutan daftar buku ini. Soalnya, penaklukan oleh bangsa 
Arab di bawah pimpinan Umar lebih luas daerahnya dan lebih tahan lama dan lebih bermakna 
ketimbang apa yang diperbuat oleh Charlemagne maupun Julius Caesar. fAydal. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0448. Kontroversi Syaikh Ibnu 'Arabi 


Klarifikasi Tentang Syaikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi 
Mukaddimah 


Setelah mengikuti diskusi di MyGuran tentang Ibnu 'Arabi dan kontroversi seputar tokoh itu, saya 
menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut siapa sebenarnya tokoh yang banyak 
diperbincangkan ini. Saya langsung membuka perpustakaan digital di laptop saya, Maktabah 
Syamilah versi 3.28. 


Setelah saya ketik nama Ibnu 'Arabi di daftar nama kitab, saya langsung dibawa ke sebuah folder 
berisi kitab-kitab yang berkaitan dengan Ibnu 'Arabi dalam sebuah rak khusus. Ada beberapa 
nama kitab tertera di situ, di antaranya adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah karya terbesar Ibnu 'Arabi 
yang banyak dijadikan rujukan dalam penilaian terhadap tokoh besar ini. Ada juga kitab bernama 
Ar-Radd 'Ala Ibni 'Arabi (Sanggahan Terhadap Ibnu 'Arabi) karya Ibnu Taimiyah. 


Ada juga sebuah kitab bernama Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 'Arabi (Info Buat Orang “““s 
Tentang Bersihnya Ibnu 'Arabi) karya imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi. 
Yang menjadi perhatian saya adalah kitab terakhir ini. Di samping ukurannya kecil (sekitar 16 
halaman) juga judulnya yang unik. 


Setelah saya baca, pada kata pengantar penerbit disebutkan bahwa kitab itu sengaja ditulis untuk 
membantah kitab berjudul Tanbiat Al-Ghabiy Bi Takfir Ibn 'Arabi (Info Buat Orang "““ Tentang 
Kafirnya Ibnu 'Arabi) karya Burhanuddin Al-Biga'i. 


Pandangan Ulama Terhadap Ibnu 'Arabi 


Secara ringkas, Imam As-Suyuthi membagi para ulama menjadi beberapa kelompok dalam 
menyikapi Ibnu 'Arabi: 
Kelompok pertama, mengatakan bahwa Ibnu 'Arabi adalah wali. Di antaranya adalah 
Tajuddin bin 'Atha'illah, ulama dari kalangan Mazhab Maliki dan Syaikh Afifuddin Al-Yafii 
dari kalangan Mazhab Syafii. 


Kelompok kedua, menganggap bahwa Ibnu 'Arabi adalah sesat. Pendapat ini diambil oleh 
sebagian besar para ahli fikih. 


Kelompok ketiga, menyatakan ragu terhadap perkara Ibnu 'Arabi. Di antaranya adalah Adz- 
Dzahabi dalam Al-Mizan. 


Adapun Izzuddin bin Abdissalam, semula beliau mengingkari Ibnu 'Arabi, kemudian setelah 
berjumpa langsung, beliau berbalik memuji dan menganggapnya wali. Dalam kitab Lathaiful Minan 
karangan Tajuddin bin Atha'illah disebutkan bahwa Syaikh Izzuddin bin Abdissalam semula 
mengikuti pendapat ahli fikih, yaitu segera mengingkari kaum sufi. Kemudian ketika Syaikh Abul 
Hasan Asy-Syadzili pulang dari haji, beliau mendatangi Syaikh Izzuddin sebelum memasuki 
rumahnya, lalu menyampaikan salam dari Rasulullah SAW untuknya. Sejak saat itu, Syaikh 
Izzuddin menjadi lunak lalu mengikuti majelis Asy-Syadzili. Sejak saat itu pula, beliau selalu 
memuji-muji kaum sufi setelah memahami metode mereka dengan sebenar-benarnya. 


Imam As-Suyuthi berkata: 


"Syaikh kami, Syaikhul Islam Al-Mujtahid Syarafuddin Al-Manawi juga pernah ditanya tentang Ibnu 
'Arabi, beliau menjawab yang intinya bahwa diam lebih selamat, ini pendapat yang paling layak 
bagi seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya." 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5635 


Kemudian beliau menukil salah satu perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu 'Arabi, "Kami adalah 
kaum yang (siapapun) diharamkan menelaah kitab-kitab kami." 


Hal itu dikarenakan kaum sufi sering menggunakan istilah-istilah khusus yang hanya dapat 
dipahami oleh orang yang sudah terjun ke dalam dunia mereka. Istilah-istilah itu jika dipahami 
secara literal atau tekstual akan membawa kepada pemahaman keliru yang dapat mengakibatkan 
kekufuran. Hal itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya, sebagaimana 
dinukil oleh As-Suyuthi, beliau berkata, "(Perkataan-perkataan mereka) itu menyerupai (ayat-ayat) 
mutasyabihat dalam Al-@uran dan sunnah. Barangsiapa memahaminya secara literal (zhohir) dia 
kafir. Ia memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang 
biasa. Barangsiap memahami kata wajah, yad (tangan), ain (mata) dan istiwa (bersemayam) 
sebagaimana makna yang selama ini diketahui, ia kafir secara pasti." 


Lalu bagaimana seharusnya menyikapi kitab-kitab karangan Ibnu 'Arabi? 


Pertanyaan ini sangat perting untuk dijawab mengingat banyaknya orang yang menghukumi Ibnu 
'Arabi hanya berdasarkan kitab-kitab yang konon adalah karangan beliau. 


Imam As-Suyuthi menjawab: 


Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kitab itu adalah karangan Ibnu 'Arabi. Cara 
ini tidak mungkin lagi dilakukan karena tak ada bukti yang kuat bahwa kitab-kitab itu adalah asli 
karangan Ibnu 'Arabi, meskipun kitab-kitab itu sudah sangat populer di masyarakat, karena 
popularitas di zaman ini tidak cukup. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkataan itu 
benar-benar berasal dari penulis sendiri. Selain itu juga agar dipastikan tidak ada sisipan 
penambahan atau pengurangan yang tidak ilmiah yang bertendensi untuk menciptakan citra 
buruk terhadap penulisnya, karena ada indikasi kuat bahwa kitab-kitab karangan beliau 
sengaja disisipi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 


Kedua, istilah-istilah di dalamnya harus dipahami sesuai dengan maksud penulisnya. Cara ini 
juga tidak mungkin dilakukan, karena di dalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan hati 
yang hanya diketahui oleh Allah SWT. 


Sebagian ahli fikih pernah bertanya kepada sebagian kaum sufi, "Apa yang mendorong kalian 
menggunakan istilah-istilah yang secara literal mengundang rasa risih di hati?" Mereka 
menjawab, "Sebagai bentuk rasa kecemburuan kami terhadap metode kami, agar orang-orang 
yang bukan dari golongan kami tidak dapat mengaku-ngaku bahwa mereka dari golongan kami 
dan supaya orang yang bukan ahlinya tidak masuk ke dalam golongan kami." 


Siapapun yang membaca atau mendengarkan isi kitab-kitab karangan Ibnu 'Arabi pasti akan 
menyarankan bagi dirinya sendiri, terlebih orang lain, untuk tidak membacanya karena hanya akan 
membahayakan diri mereka sendiri dan kaum muslimin secara umum, terutama mereka yang 
masih dangkal pengetahuannya tentang ilmu syariat dan ilmu-ilmu zhohir lainnya. Mereka dapat 
tersesat dan menyesatkan. Bahkan, sekalipun yang membacanya adalah seseorang yang 'arif dan 
'alim, mereka takkan mau mengajarkannya kepada murid-murid mereka, karena ilmu mereka tak 
bisa dipahami dari kitab-kitab. 


Alangkah indahnya jawaban salah seorang wali ketika ia diminta oleh seseorang untuk 
membacakan kitab Taiat Ibn Al-Faridh, beliau menjawab, "Tinggalkan itu! Orang yang telah 
berlapar-lapar sebagaimana mereka berlapar-lapar, terjaga di malam hari sebagaimana mereka 
terjaga, ia akan melihat (mengetahui) apa yang mereka lihat." 


Imam As-Suyuthi pernah ditanya tentang seorang pemuda yang menyuruh membakar kitab-kitab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5636 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu 'Arabi sambil mengatakan bahwa Ibnu 'Arabi lebih kafir dari orang Yahudi, Nasrani dan kaum 
yang berkeyakinan bahwa Allah punya anak. Beliau menjawab, "Wajib bagi pemuda itu untuk 
bertaubat dan beristighfar serta tunduk dan kembali kepada Allah agar ia tidak termasuk orang 
yang memusuhi wali Allah, yang berarti telah mengumandangkan perang terhadap Allah." 


Dalam hadis @udsi, Rasulullah SAW pernah bersabda: 
KA AS3T aa UT) d csote oa JB AI 


"Sesungguhnya Allah telah berfirman: Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku telah 
mengumandangkan perang terhadapnya." (HR. Al-Bukhari no. 6134) 


Imam As-Suyuthi melanjutkan, "Vika ia tetap enggan bertaubat, cukuplah hukuman Allah baginya, 
tanpa hukuman dari makhluk. Apa kiranya yang akan diperbuat oleh hakim atau pihak yang 
berwajib? Inilah jawabanku mengenai masalah itu. Wallahu A'lam." 


Banyak ulama yang memuji Ibnu 'Arabi, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-'Arif Shafiyyuddin bin 
Abi Manshur dalam Risalah-nya, beliau berkata, "Aku telah melihat di Damaskus, seorang syaikh 
imam yang tiada duanya, seorang alim dan amil, namanya Muhyiddin Ibnu 'Arabi, salah seorang 
pembesar ulama tarekat. Ia telah menggabungkan antara ilmu-ilmu Kasbi (ilmu yang didapatkan 
dari proses belajar) dan ilmu-ilmu Wahbi (ilmu yang didapatkan dari anugerah Allah secara 
langsung). Popularitasnya tak diragukan lagi. Karya-karyanya pun terlampau banyak. Jiwanya 
telah dipenuhi oleh tauhid, baik dari segi ilmu maupun akhlaknya." 


Asy-Syaikh Abdul Ghaffar Al-Gushi berkata dalam kitabnya, Al-Wahid, "Syaikh Abdul "Aziz pernah 
bercerita bahwa di Damaskus terdapat seorang lelaki yang berjanji ingin melaknat Ibnu 'Arabi 
setiap hari selepas Shalat Ashar sebanyak sepuluh kali. Setelah itu ia meninggal dunia. Ibnu 'Arabi 
datang bersama kerumunan manusia untuk menjenguk jenazahnya, lalu pulang dan duduk di 
rumah salah seorang sahabatnya. Beliau lalu menghadap kiblat. Ketika waktu makan siang tiba, 
makanan dihidangkan untuk beliau, tapi beliau tak mau makan. Beliau masih terus berada dalam 
keadaan seperti itu dan melakukan shalat, hingga waktu makan malam tiba. Setelah itu beliau 
menoleh dengan wajah gembira, lalu meminta makanan itu. Ketika ditanya tentang yang baru saja 
diperbuat, beliau menjawab, "Aku berjanji kepada Allah untuk tidak makan dan tidak minum 
sampai Dia mau mengampuni dosa-dosa lelaki yang dulu melaknatku ini. Aku terus-menerus 
seperti itu sambil membaca kalimat La Ilaha Illallah sebanyak tujuh puluh ribu kali. Akhirnya aku 
melihat lelaki itu, ia telah diampuni dosanya." 


Salah seorang pelayan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam pernah bertanya kepada beliau, 
"Bukankah tuan telah berjanji ingin mempertemukan saya dengan seorang wali?" Syaikh Izzuddin 
menjawab, "Dialah wali itu." Sambil menunjuk ke arah Ibnu 'Arabi yang sedang duduk dalam 
majelis halagohnya. Pelayan itu bertanya lagi, "Tuan, bukankah ia adalah orang yang selama ini 
anda ingkari?". Syaikh tetap menjawab, "Dialah wali itu." Beliau selalu mengulang-ulang jawaban 
itu setiap kali ditanya. 


Imam As-Suyuthi berkomentar, "Seandainya dia bukan wali, niscaya perkataan Syaikh Izzuddin itu 
pun tidak bertentangan, karena beliau pernah menilainya dari segi zhohirnya (yang tampak) saja 
demi menjaga keselamatan syariat. Sedangkan rahasia di balik itu, diserahkan kepada Allah. Dia 
yang berhak melakukan apa saja yang Dia kehendaki." 


Oleh karena itu, para ulama jika menemukan hal-hal yang secara zhohir bertentangan dengan apa 
yang selama ini dipahami orang biasa, mereka mengingkari hal itu demi menjaga hati orang-orang 
yang lemah dan demi menjaga batas-batas syariat. Jadi mereka memberikan masing-masing 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5637 


orang haknya secara utuh. 


Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asgolani menyebutkan dalam kitabnya, Inba Al-Ghumur Bi Akhbar 
Al-Umur, nama-nama ulama yang memuji Ibnu 'Arabi. Di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Syaikh Badruddin bin Ahmad bin Syaikh Syarafuddin Muhammad bin Fakhruddin bin 

Ash-Shahib Bahauddin bin Hana (w. 788 H). 

2. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ya'gub, yang lebih dikenal dengan 

sebutan Syaikh Al-Wudhu' 

3. Abu Abdillah Muhammad bin Salamah At-Tuziri Al-Maghribi 

4. Syaikh Najmuddin Al-Bahi 

5. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ash-Shufi 

6. Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti Az-Zubaidi 

1. A-'Allamah Majduddin Asy-Syirazi 

8. Syaikh Alauddin Abul Hasan bin Salam Ad-Dimasygi Asy-Syafii (w. 829 H) 

9. Gadhi Al-@udhat Syamsuddin Al-Bisathi Al-Maliki. 


Mengenai nama terakhir ini, Ibnu Hajar menyebutkannya kisah menarik dalam peristiwa yang 
terjadi pada tahun 831 H. Suatu hari Ibnu Hajar pergi bersama Al-Bisathi menuju Syaikh Alauddin 
Al-Bukhari. Dalam perbincangan, mereka menyinggung nama Ibnu 'Arabi. Syaikh Alauddin 
langsung menjelek-jelekkan Ibnu 'Arabi dan mengkafirkan orang-orang yang meyakini isi kitabnya. 
Al-Bisathi menyanggah tuduhan Syaikh Alauddin dan membela Ibnu "Arabi, "Sebenarnya orang- 
orang mengingkari Ibnu 'Arabi hanya karena berdasarkan kata-kata zhohir yang beliau ucapkan 
itu. Jika tidak, maka tak ada satu pun dari ucapannya itu yang patut untuk diingkari jika ia mau 
memahaminya sesuai dengan maksud penulisnya atau dengan sedikit takwil." Demikian 
sanggahnya. Lalu Syaikh Alauddin mengajukan pengingkaran terhadap konsep Al-Wihdah Al- 
Muthlagah ala Ibnu 'Arabi. Al-Bisathi menjawab, "Apakah Anda tahu apa itu Al-Wihdah Al- 
Muthlagah?". Syaikh Alauddin marah besar mendengarnya dan bersumpah kalau pemerintah tidak 
mau menonaktifkan Al-Bisathi dari jabatannya sebagai @adhi (hakim), ia sendiri yang akan 
mengusirnya dari Mesir. 


Syaikh Alauddin meminta sekretaris untuk mengajukan permasalahan ini kepada pemerintah. 
Hampir saja pemerintah mengabulkan permintaan itu dan mengangkat Asy-Syihab bin Tagi 
sebagai ganti Al-Bisathi. Namun kemudian majelis itu ternyata dibatalkan. 


Imam As-Suyuthi berkomentar, "Ini adalah salah satu berkah membela salah satu wali Allah." 


Akhirnya Al-Bisathi meneruskan jabatannya dan tak seorang pun yang menonaktifkannya sampai 
beliau wafat setelah dua puluh satu hari sejak kejadian itu. 


Dan masih banyak lagi pujian dan sanjungan yang dilontarkan oleh para ulama kepada Ibnu 
'Arabi. Bagi yang ingin mengetahuinya lebih lanjut bisa membaca langsung kitab karangan Imam 
As-Suyuthi yang saya sebutkan di atas atau kitab-kitab tentang biografi Ibnu 'Arabi. 


Penutup 


Pagi tadi (25 Mei 2010 M), selepas Shalat Shubuh di Jami Al-Buthi, saya bertanya langsung 
kepada Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi (semoga Allah menjaga beliau), mengenai 
Ibnu 'Arabi dan kontroversi seputar tokoh besar itu. Syaikh menjawab, "Beliau (Ibnu 'Arabi) adalah 
Al-Imam Al-Akbar yang telah dicemarkan namanya. Kaum Bathiniyah dari kalangan Ismailiyah 
telah menyusupkan perkataan-perkataan bathil ke dalam kitab-kitab karangan beliau. Dan 
sekarang kaum Wahabi sering mengkafirkan beliau berdasarkan isi kitab-kitab itu." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5638 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawaban Syaikh Al-Buthi tersebut ternyata sesuai dengan jawaban Imam As-Suyuthi di atas. 
Demikianlah ringkasan mengenai masalah ini. Wallahu A'lam Bis Showab. 


Damaskus, 25 Mei 2010 6:06 a.m. 


Sumber : http://myguran.com/forum/showthread.php/11080-Klarifikasi- Tentang-Syaikh-Muhyiddin- 
Ibnu-Arabi/page5 


0460. Kisah Syeikh Umar Ba Makhramah dan Syeikh 
Abdurahman Al-Akhdhar 


Oleh : Ust. Habib Mumu Bsa 


Para Syeikh zaman dahulu suka menguji murid2nya, seperti kisah Syeikh Umar Ba Makhramah 
dengan Syeikhnya Abdurahman Al-Akhdhar. Ketika syeikh Umar Ba Makhramah ingin berguru, 
syeikh Abdurahman Al-Akhdhar berkata, "boleh, tapi dengan 3 syarat." Apakah ketiga syarat itu?? 
Tanya syeikh Umar Ba makhrama. "pertama, naiklah ke gunung @amram, lalu lompatlah dari 
puncaknya." 


Marhaba...baik. Keesokan harinya, Syeikh Umar ba Makhramah mendaki gunung tersebut. 
Berangkat pagi dan baru sampai puncaknya sore hari. Ia kemudian terjun dari puncaknya, syeikh 
Abdurahman menangkapnya dan ia sampai ke bawah dengan selama. "kau terjun dengan mata 
terbuka atau terpejam?? Tanya syeikhnya. "terpejam" 


"ulangi..., terjunlah sekali lagi dengan mata terbuka!". "Marhaba" 


Ia lalu terjun untuk ke2 kalinya dengan mata terbuka, dan mendarat dengan selamat. Sekarang 
syarat kedua, jika masyarakat telah menghadap kiblat dan siap untuk solat, menghadaplah ke 
timur lalu shalatiah (membelakangi kiblat)." Syeikh Umar Ba Makhramah mengeluh dalam Hati, 
"ujian ini lebih berat. Ujian ini menyangkut urusan agama, terlebih lagi masalah shalat." Namun 
apa yang terjadi ketika ia melaksanakan syarat syeikhnya? Syeikh Umar berkata, "ketika aku 
menghadap ke timur, kusaksikan Ka'bah di hadapanku. Aku lalu shalat menghadap ka'bah itu"... 
Nah sekarang baru urusan tangan miring sedikit ke kiri di bawa dada ribednya bukan maen : 


Next: apakah syarat ketiga?? Tanya syeikh Umar Ba makhrama kepada gurunya. "pergilah ke 
kota 'Adn. Jika sayyid Abubakar bin Abdullah Al-Aidrus keluar diiringi murid2nya, katakanlah 
kepadanya, "Wahai Abubakar Bin Abdullah, :"INNAKA LAN TAKHRIGOL ARDHO WA LAN 
TABLUGHOL JIBAALA THULAAN" (sesungguhnya kau tidak akan sekali-sekali dapat menembus 
bumi dan tidak akan sekali-kali sempai setinggi gunung. (al-Isra:73)) 


Ketika syeikh Umar berkata dalam hati, "bagaimana aku mengucapkan apa yang diperintahkan 
kepadaku di hadapan kumpulan ini, mereka tentu akan mendekatkan diri kepada Allah dengan 
menyembelihku. Namun jika aku diam, berarti aku telah melanggar perintah guruku." ia duduk di 
tempat yang jauh dari orang2 tadi lalu berkata dalam hatinya, "Wahai Abubakar bin Abdullah, 
sesungguhnya kau tidak akan sekali-kali dapat menembus bumi dan tidak akan sekali-kali sampai 
setinggi gunung." 

syeikh Abubakar membaca isi hatinya padahal beliau berada jauh dalam iringzan manusia. lalu 
beliau berkata, "Aku menembus bumi dan menjadi setinggi gunung." kemudian ia menunjuk syeikh 
Umar Ba Makhrama dengan telunjuknya sembari berkata, "kau akan terbakar". 


Katakanlah didunia," ucap syeikh Umar Ba Makhrama ketakutan "Di dunia" 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5639 ) 


Waktu Habib Abubakar mengarahkan telunjuknya kepada Syeikh Umar Ba Makhramah, syeikh Al- 
Akhdar menangkis dari kota haiman. Akibatnya, tangan Syeikh Al-Akhdar berlubang. Demikian 
beratnya syarat yang diajukan oleh Syeikh Al-Akhdar dan ketulusan cinta yang ditunjukan oleh 
Syeikh Umar. 


0689. Tarikh Imam Zakariya al-Anshari 


SYAIKH IMAM ZAKARIYA AL-ANSHARI (826-926/1423-1520) 
Pengarang Tuhfah at-Thullab dan Ghayah al-Washul 


SUNAIKAH adalah nama sebuah desa yang terletak di umung timur mesir. Di situlah lahir seorang 
anak manusia yang kelak akan menjadi mujaddid di ke 9 H. Zakariya, itulah nama yang lahir pada 
tahun 826 H/1423 M. di tengah-tengah keluarga papa. Menginjak usia remaja, Zakariya pergi ke 
al-Azhar, kairo untuk belajar ilmu-ilmu agama. 


Selama ada di Kairo beliau sangat rajin belajar sehingga dapat mengalahkan teman-temannya 
dan mengusai berbagai bidang ilmu, seperti fikih, hadits, tafsir, nahwu dan lainnya. Zakariya juga 
terkenal dengan kecerdasannya sehingga pemerintah mesir menewarkannya sebagai hakim 
tertinggi di negaranya. Namun beliau menolaknya dan baru menerima jabatan tersebut setelah 
terus didesak oleh raja, tepatnya pada bulan Rajab, 886 H. 


Syekh Abdul Wahab bercerita dari Syekh Zakariya sendiri. Beliau bercerita, selama ada di al- 
Azhar, aku sering kelaparan karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya, aku 
keluar mencari kulit semangka lalu dicuci dan dimakan. Pada suatu hari, ada seorang waliyullah 
tinggal bersamaku. Dia bekerja sebagai tukang tumbuk dai sebuah perusahaan tepung. Ia 
membeli semua yang aku butuhkan, pakaian, makanan, kitab dan lainnya. Ia berkata padaku, 
“Wahai Zakariya, kau jangan khawatir tentang diriku”. Hal ini terus ia lakukan sampai beberapa 
tahun. 


Pada suatu malam, di saat manusia sedang terlelap tidur, dia mengajakku keluar dan menyuruhku 
menaiki menara masjid jami' sampai kepuncaknya, akupun menuruti perintahnya. Setelah sampai 
di puncaknya, aku turun lalu ia berkata, “ Engkau akan hidup sampai teman-temanmu meninggal. 
Engkau mempunyai derajat tinggi yang dapat mengalahkan mereka dan kau akan menjadi hakim 
tertinggi dalam waktu yang agak lama. Santri-santrimu akan menjadi pemimpin-pemimpin Islam 
dan akhirnya kau akan buta”, “Aku akan buta?” tanyaku terkejut. “kau akan buta,” jawab sanag 
wali. “Sejak peristiwa itu, lelaki yang sangat berjasa kepadaku itu pergi entah kemana dan tidak 
pernah menemuiku lagi.” 


Selama menjadi hakim, Zakariya menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana. Ia tidak segan 
menegur atasannya yang berlaku tidak benar. Bahkan akhirnya beliau di pecat sebagai hakim 
gara-gara mengirim surat kepada sang raja yang isinya mengkritik dan mengecam kebijakan- 
kebijakannya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Setelah lepas dari tugasnya sebagai 
hakim, beliau kembali sibuk dengan tugas utamanya sebagai ulama, mengajar dan mengarang. 


Pada tahun 906 H. tejadi musibah besar yang menimpa Zakariya. Ketika trdengar kabar bahwa 
kapal yang membawa putranya, Syekh Muhibbuddin tenggelam di sungai Nil. Berita itu membuat 
Zakariya begitu berduka. Beliau selalu menangisi kepergian putranya sehingga indra 
penglihatannya menjadi kabut. Rupanya perkataan sang wali yang menemaninya beberapa tahun 
yang silam menjadi kenyataan, beliau buta sepanjang hidupnya. 


Ibnu Hajar berkata, “Saya berguru kepada Syekh Zakariya karena beliau adalah yang teragung di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5640 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


antara ulama-ulama yang lain dan juga sebagai rujukan para ulama dan sebagai pembawa 
mazhab Syafi'i.” Syekh Zakariya wafat pad hari Jumat 4 Dz. Hijjah 926 H. /1423 M. dan 
dikebumikan di @arafah, Kairo dekat makam Imam Syaff'i. 


Di antara karangannya adalah, Tahrir Tangih al-Lubab (fikih), Tuhfah al-Bari 'ala Shahih al- 
Bukhari (hadits), Syarh Isaghuji (mantig), Syarh as-Syafi'iyah li Ibn Hajib (nahwu), Fath ar-Rahman 
bi Kasyf Ma Yaltabisu fi al-Guran (tafsir) dan masih banyak yang lain. 


(Ditulis kembali dari buku Guruku di Pesantren karya LPSI PP. Sidogiri, terbit tahun 1420 H) 
0696. Biografi Imam Abu Syuja' Shohibu Ghoyatut Tagrib 


SYAIKH IMAM ABU SYUJA' (433-593/1042-1196) : Pengarang Kitab Tagrib 


SYIHAB al-Dunya wa ad-Din Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani al-Syafi'i, populer dengan 
panggilan Abu Syuja', berasal dari Isfahan, salah satu kota di Persia, Iran. 


Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 433 H/1042 M. Pernah menjabat sebagai mentri pada dinasti 
bani Saljuk tahun 447H/1455M, sehingga dikenal dengan julukan Syihabuddunya waddin (bintang 
dunia dan agama). Di saat itu ia dapat menyebar luaskan agama dan keadilan. Kebiasaannya, tak 
pernah keluar rumah sebelum shalat dan membaca al-@ur'an sedapat mungkin. 


Dalam urusan kebenaran, ia tak pernah gentar akan caci maki, hujatan dan kecaman dari 
siapapun, baik pejabat atau penjahat. Ketika menjabat sebagai mentri, Abu Syuja' sangat 
dermawan. Ia mengangkat sepuluh orang pembantu untuk membagi-bagikan hadiah dan sedekah. 
Mereka diserahi seratus dua puluh ribu dinar. Uang sebanyak itu dibagi-bagikan kepada para 
ulama dan orang-orang yang saleh. 


Abu Syuja' adalah pakar fikih mazhab Syafi'i. Di Bashrah ia mendalami mazhab fikih yang 
dipelopori Imam Syafi'i selama ini, emapat puluh tahun tahun lebih, sehingga menjadi pakar fikih 
madzhab Syafi'l. Pada akhir usianya, ia memilih untuk hidup dalam kezuhudan. Seluruh hartanya 
dilepas dan ia pergi ke Madinah. Menyapu, menghampar tikar dan menyalakan lampu masjid 
Nabawi, merupakan aktivitas rutinnya setiap hari. Setelah salah seorang pembantu masjid Nabawi 
meninggal dunia, Abu Suja' mengambil alih tugas-tugasnya. Rutinitas ini beliau jalani sampai ajal 
menjemputnya pada tahun 593 H/1166 M. 


Abu Suja' meninggal di Madinah. Janazahnya dimakamkan di masjid yang ia bangun sendiri di 
dekat Bab Jibril, sebuah tempat yang pernah disinggahi malaikat Jibril. Letak kepalanya 
berdekatan dengan kamar makam Nabi dari sebelah timur. 


Allah menganugerahkan usia panjang kepada tokoh besar ini.160 tahun lamanya ia menghirup 
udara dunia. Akan tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang itu, tak satupun dari dari 
anggota tubuhnya yang cacat. Ketika ditanya mengenai rahasianya, beliau menjawab: “Aku tidak 
pernah menggunakan satupun dari anggota tubuhku untuk bermaksiat kepada Allah. Karena pada 
masa mudaku aku meninggalkan maksiat, maka Allah menjaga tubuhku di usia senja.” 


Penjelasan riwayat hidup Abu Syuja' yang diurai diatas disebut dalam beberapa kitab syarah Fath 
al-@orib dan dikutil oleh beberapa orang. Tampaknya, semua sepakat bahwa Abu Syuja' lahir 
pada tahun 433 H. tapi, mengenai tahun wafatnya masih diperselisihkan oleh beberapa kalangan. 
Yang menarik al-Bajuri menyebutkan bahwa Abu Syuja' wafat pada tahun 488. padahal dalam 
redaksi lainnya ia menyebut persis seperti pesyarah yang lain. Haji Khalifah dalam Kasyf az- 
Zhunun menuturkan bahwa Abu Syuja' meninggal pada tahun 488. 


Dalam pernyataan bahwa, Abu Syuja' pernah menjabat sebagai wazir pun masih perlu diselidiki 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5641 ) 


kebenarannya. Sumber-sumber kitab sejarah menyebutkan bahwa pada masa itu memang ada 
seorang wazir berjuluk Abu Syuja'. Ia dikenal adil dan alim. Ia juga mengarang kita Takmilah li- 
Kitab Tajarid al-Umam karya Ibnu Maskaweh. Ia juga bermazhab Syafi'i dan berguru pada Syekh 
Abu Ishag as-Syirazi di Baghdad. Disebutkan pula bahwa ia terlahir pada tahun 437 dan wafat 
pada 488. tahun wafat itu sama dengan yang dsebut oleh al-Bajuri dan Haji Khalifah. Di sinilah 
timbul kekaburan. 


Namun Abu Syuja' sang wazir itu tidak bernisbah al-isfahani. Nisbahnya adalah ar-Rudzarawari. 
Namanya pun berbeda. Sang wazir itu bernama Muhammad al-Husain bin Muhammad bin 
Abdillah bin Ibrahim. Sedang Abu Syuja', pengarang Tagrib, bernama Ahmad bin al-Husain 
binAhmad bin al- Isfahani. Hanya saja, kedua orang itu bertepatan berkunyah sama yaitu Abu 
Syuja. Dalam kitab-kitab sejarah juga disebutkan bahwa Abu Syuja', sang wazir Dinasti 
Abbasiyah, wafat di madinah. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa kedua orang itu 
berbeda. 


Mungkin saja para pesyarah fath al-@orib seperti al-Bajuri, Syek Nawawi Banten dan majid al- 
Humawi ikut pada al-Bujairimi yang salah sadur dari ad-Dairobi. Yang lebih baik adalah 
mempercayai apa yang ada dalam Thabagat as-Syafi'iyah karya as-Subki dan Dairah al-Mar'arif al- 
Islamiyah yang menyebut keduanya terpisah dan berbeda. 


Ghayah al-Ikthishar yang dikarang oleh Abu Syuja' termasuk karya terindah mengenai pokok- 
pokok fikih. Kitab yang lebih dikenal dengan sebutang Tagrib ini, mencakup permasalahan yang 
luas meskipun bentuknya kecil. Seorang ulama mengubah bait-bait syair, memuji Abi Suja' dan 
karya monumentalnya, Ghayah al-Ikhtishar, yang lebih popular dengan sebutan Tagrib: 

Wahai yang menghendaki faidah berkesinambungan 

Demi peroleh keluhuran dan kemanfaatan 

Dekatilah ilmu-ilmi itu 

Jadilah kau pemberani 

Dengan Tagribnya (pendekatan) Abi Syuja' (bapak para pemberani). 


Karena padat dan pentingnya isi kitab ini, para imam berpacu mensyarahi, mengomentari, 
memberi catatan kaki serta merumuskanya dalam bait-bait nazam. Di antaranya syarah-syarah 
tersebut ialah: 
1. Kifayah al-Akhyar fi Syarh al-Ikhtisar, karya Imam Tagiyuddin bin Muhammad al- 
Husaini al-Hishni ad-Dimasyagi, w. 829 H. kitab ini sebanyak dua jilid. 
2. al-Igna' fi Hall Alfazh Abi Syuja', karya al-Khatib al-Syarbini. 
3. Fath al-Garib al-Mujib fi syarh at-Tagrib atau al-@aul al-Mukhtar fi syarh Ghayat al- 
Ikhtishar, karya Abu Abdillah Muhammad bin @asim al-Gazzi, w. 918 H. Dan masih 
banyak lainnya. 


(Ditulis kembali dari Buku: Guruku Dipesantren karya LPSI Pondok Pesantren Sidogiri. Diterbitkan 
pada tahun 1420 H) 


0697. TARIKH IMAM IBNU HAJAR AL-'ASOAALANI 


IBNU HAJAR AL-'AS@ALANI (773-852/1372-1449) : Pengarang Bulugh al-Maram 


WUDLU'NYA ringkas tapi tepat bila berniat (dalam ibadah) cepat jadi. Bahakn dia mencela orang- 
orang yang dam niat waswas dan lama. Padahal ia seorang fagih (ahli fikih) yang menjadi @adhi 
al-@udhat (Hakim Agung) Mazhab Syafi'l selama kiraj-kira 20 tahun dan di bidang hadits bergelar 
Amirul Mukminin. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5642 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asgalani, begitulah ia dikenal orang. Nama lengkapnya Abul Fadl Ahmad 
bin Ali bin Muhammad al'Asgalani al-Misri al-@ahiri. Nenek moyangnya berasal dari Asgalan, kota 
kuno yag terletak di pantai Suria dan palestina. Oleh karena itu ia bernisbah al-'Asgalani. Salah 
seorang kakeknya berjuluk Ibnu Hajar. Kemudian julukan itu merembet kepadanya. Kikenallah ia 
dengan julukan Ibnu Hajar. 


Di lahirkan di pasangan Nuruddin Ali dan Nijar Bintia:-Fakhr Abi Bakar pada 22 Sya'ban 773 H. 
Sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Ayahnya yang dikenal alim, hafal al-@ur'an lengkap dengan 
Gira'ah Sa'ahnya dan hafal al-Hawi as-Shaghir meninggal dunia ketika Ibnu hajar berumur 4 tahun 
(23 Rajab 777). Sedang sang ibu meninggal lebih dulu. 


Untung saja Ibnu hajar dari keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang pedagang di Mishr al- 
kharrubi, desa kelahiran Ibnu hajar. Si ibi berasal dari keluarga saudagar kaya. Dari harta yang 
diwariskan orang tuanya ini, Ibnu hajar membiayai hidupnya. Kekayaan yang melimpah itu 
dimanfaatkan untuk bekal menuntut ilmu di kebelakang hari. 


Setelah kematian orang tuanya, Ibnu hajar di asuh oleh zakiyuddin Abu Bakar al-Kharubi, 
saudagar besar yang menerima wasiat dari ayah Ibnu hajar. Al-Kharrubi memperhatikan Ibnu 
hajar dengan sungguh-sungguh. 


Setelah Ibnu Hajar sempurna berumur lima tahun, al-Kharubi memondokkannya ke Maktab. Ibnu 
Hajar hafal keseluruhan al-@u'an ketika ia berusia 9 tahun di Maktab itu. Hal itu ia lakukan di 
bawah arahan gurunya Syadruddin Muhammad bin Muhammad as-Safthi, seorang alim ahli 
gira'ah. 

Ibnu Hajar menemani al-Kharubi berhaji pada tahun 784 (umur 11 tahun). Al-Kharrubi, sang bapak 
asuh yang hafal al-@uran dan punya nama di kalangan penguasa ini menyediakan suasana yang 
tepat bagi Ibnu Hajar. Di Mekkah Ibnu Hajar yang masih ingusan itu di pertemukan dengan ulama 
Mekkah. Di antaranya adalah Syekh Afifuddin Abdullah an-Nisywari (705-795). Di depannya, Ibnu 
Hajar mendengarkan hadits Shahih Bukhari (tahun 785). An-Nisywari guru pertama Ibnu Hajar 
dalam ilmu hadits. Begitulah permulaan perjalanan ilmiah Ibnu Hajar. Ketika ia berumur 12 tahun. 


Kemudian Ibnu Hajar da al-Kharrubi kembali ke Mesir pad tahun 786. Ibnu Hajar mulai sibuk 
dengan ilmu. Ia tekun menghafal beberapa kitab. Kecerdasan dan daya ingatnya yang kuat ikut 
membantnya. Umdah al-Ahkam, al-Hawi as-Shaghir, Mukhtashar Ibn al-Hajib, Milhah al-I'rab, 
Minhaj al-Wushul, Alfiyah al-Hadits, Alfiyah Ibnu Malik dan ati-Tanbih serta kitab lain dapat ia hafal 
plus pengertiaannya. 


Ketika Ibnu Hajar berumur 14 tahun al-kharrubi wafat (787 H). selama tiga tahun ketekunan Ibnu 
Hajar agak mengendur dengan wafatnya al-Kharrubi. Baru pada umur 17 tahun Ibnu Hajar 
kembali memantapkan niatnya. Deseraplah ilmu-ilmu daru para ulama kala itu. Ia juga melakukan 
perjalanan studi ke berbagai Negara. Di antaranya ke Syam, Hijaz, Yaman, Palestina disamping di 
dalam Mesir sendiri. Dama perjalanan itu ia berguru kepada para ulama yang ia jumpai. 


Kesungguhan Ibnu Hajar dalam menimba ilmu bisa dibaca dari banyaknya guru yang ia punya. 
Setelah penelitian mendetail yang dilakukan al-Sakhawi, murid Ibnu Hajar, jumlah guru Ibnu Hajar 
sebanyak 628 orang, lebih banyak dari yang disebut Ibnu Hajar sendiri dalam al-ajma' al-Mu'assas 
fi al-Mu'jam al-Mufahras (450 orang). 55 di antaranya wanita. Kebanyakan gurunya Ibnu Hajar 
memberi rekomendasi padanya untuk mebuka pengajaran. 


Beberapa guru terpenting Ibnu Hajar: 
1. at-Tannykhi (709-800), gurunya dalam gira'ah. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5643 ) 


Umar al Bulgini (724-805) di bidang fikih. 

Ibnu jama'ah (749-819) dalam ushul fikih. 

al-Firuzabadi (729-817) dalam bahasa, nahwu dan sastra. 

al-Hafish al-Iragi (725-804), guru utamanya dalam hadits. Sepuluh tahun Ibnu Hajar 
belajar kepadanya. 


Guru bagi Ibnu Hajar yang bermulut kecil ini begitu berharga. Ibnu Hajar hafal dan mengerti 
sejarah hidup guru-gurunya itu. Ia menghimpunnya dalam dua kitabnya al-Majma'al-Muassas fi al- 
Ahkam al-Mufahras dan Tajrid Asani al-Kutub al-Masyhurah. Kedua kitab ini masih dalam 
bentukmanuskrip. 


On ae oo Ta 


Kecerdasan yang tertandingi disertai kesungguhan tak kenal lelah membuat Ibnu Hajar unggul 
menjadi bintang dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya Hadits. Maka masyhurlah Ibnu Hajar 
sebagai bahasawan, sastrawan, penyair, sejarawan, mufassir, pakr hukum dan ahli hadits. 


Dalam hadits, Ibnu Hajar yang walau sudah tua bergigi lengkap dan putih bersih adalah laut yang 
tak betepi. Ibnu Hajar sangat menguasai bidang yang satu ini. As-Suyuthi menyebutnya dengan 
bebagai gelar ahli hadits yang menakjubkan. Salah satunya ialah Dzahabi Hadza al-Ashr (Imam 
Dzahabinya masa itu). Disamping banyak berguru dan usaha lain, Ibnu Hajar juga meminum air 
Zamzam untuk meraih tingkatan yang di peroleh Imam adz-Dzahabi. Barakah air Zamzam juga 
ikut mewujudkan cita-citanya. 


Ibnu Hajar bercerita mengenai hal itu, “aku meminum air Zamzam dengan tiga tujuan. Salah 
satunya dengan niatan agar aku meraih martabat Imam Hafizh adz-Dzahabi.” Kejadian itu terjadi 
ketika Ibnu Hajar berhaji di tahun 800/805 H. 


Dua puluh tahun kemudian Ibnu Hajar berhaji lagi. “di hatiku timbul keinginan meminta kepada 
Allah lebih dari itu (martabat Imam al-Hafizh adz-Dzahabi). Maka aku memohon derajat yang lebih 
tinggi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan,” ucap Ibnu Hajar. As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar, 
berkata: “ Allah telah menjadikan harapan Ibnu Hajar sebuah kenyataan. Banyak orang yang 
menyaksikan hal itu.” 


Dikala Zainuddin al-lragi, guru Ibnu Hajar dan ahli hadits, menjelang wafat, seorang bertanya: 
“Siapakah penggantimu ?. 


“Ibnu Hajar. Kemudian anakku, Abu Zarah. Kemudian al-Haistami,” jawab al-lragi. Al-lragi wafat 
ketika Ibnu Hajar berumur 33 tahun (806 H). 


Berbagai kesibukan menyertai kehidupan Ibnu Hajar. Beberapa pekerjaan penting, jabatan agung 
dan tugas mulia ia embank. Waktunya disibukkan dengan mengajar, memberi fatwa, mengarang 
kitab dan mengimla hadits di beberapan tempat pengajian. Ia juga menjabat sebagai direktur di 
bebagai madrasah. 


Ibnu Hajar mengajar tafsir di madrasah al-Husainiyah dan al-@ubbah al-Mansuriyah. Mengajar 
hadits di asy-Syaikhuniyah, jami' Ibnu Thulun dan beberapa tempat lain. Fikih di ajarkannya di al- 
kharrubiyah, as-Shalahiyah dan Akademi pendidikan lain. Ibnu Hajar juga menjadi khatib di masjid 
Jai' al-Azhar dan masjid jami' Amar bin Ash. 


Selama 41 tahun Ibnu Hajar yang bekulit putih ini memberi fatwa di Dar al-Adl. Jabatan mutti ini di 
melai pada tahun 811 sampai ia meninggal (852). Farwa-fatwanya ringkas dan menyasar pada 
pokok permasalahan. Biasanya, dalam satu hari ia menulis fatwa lebih dari 30 buah. Ibnu Hajar 
adalah ulama terbaik dimasanya dalam mengeluarkan fatwa berdasarkan pada dalil-dalil 
mu'tabarah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5644 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mungkin ini adalah realisasi dar ketiga niatnya ketika meminum air Zamzam. Salah satunya, 
seperti yang di ucapkan Ibnu Hajar sendiri, “semoga Allah memberiku kemudahan dalam menulis 
fatwa-fatwa seperti guruku, as-Siraj al-Bulgini. Biasanya, ia menulis fatwa dari pucuk pena tanpa 
merujuk pada kitab-kitab. Maka Allah memberiku kemudahan untuk itu.” 


Pada 27 Muharram 827 H, Ibnu Hajar yang berjenggotputih dan tebal ini ditunjuk oleh Malik al- 
Asyraf Barisbay sebagai @odhi al-@udhah (Hakim Agung) Mazhab Syafi'l Ibnu Hajar di Mesir. 
Ketika itulah keadilah di tegakkan dan kebenaran mendapatkan perlakuan yang sebenarnya dari 
Ilonu Hajar al-Asgalani. Kerap kali keputusannya menyakiti dan merugikan penguasa. Hal ini 
menunjukkah betapa teguhnya ia memegang kebenaran. 


Ibnu Hajar tidak berambisi untuk mempertahankan kedudukannya sebagai @odhi al-@udhah 
walaupun jabatan itu sangat cocok di pegangnya. Berulang kali ia didepak dari jabatan setrategis 
itu. Tapi kemudian Ibnu Hajar di angkat lagi. Hal ini terjadi enam kali. Sehingga pada akhir 
Jumadas Tsaniyah 852 H, ia mengundurkan diri setelah sekitar 20 tahun dia melaksanakan tugas 
itu dengan baik. 


Walau ilmu menggunung dan berbagai jabatan penting dipikul, namun Ibnu Hajar tetap tawadhu'. 
Al-Biga'l (809-885), salah seorang murid Ibnu Hajar berkata: “setiap tahun tawadlu'nya semakin 
bertambah.” Termasuk contoh ketawadlu'annya yang dalam adalah rasa hormatnya pada ahl al- 
ilm dan orang-orang mulia. Ketika Aisyah binti Ibrahim as-Syara'ihi, salah seorang guru Ibnu 
Hajar, datang kepadanya Ibnu Hajar memuliakannya. Ia mempersilahkan guru wanitanya itu 
duduk ditikar yang biasa dibuatnya shalat. 


Ibnu Hajar yang suka tebu ini dikenal sebagai figure yang wara'. Ia sangata hati-hati terutama 
dalam soal makan. Ibnu Hajar tidak pernah memakan hadiah yang dikirim kepadanya. Bila Ibnu 
Hajar terpaksa datang ke sebuah walimah atau pertemuan maka ia pura-pura makan. Terkadang 
ia memberikannya kepada orang yang disampingnya makanan yang di suguhkan kepadanya. 
Sehingga orang yang mempunyai hajat menyangkanya memakan hidangan itu. Hal itu ia lakukan 
untuk membahagiakan tuan rumah. Padahal tak satupun makanan yang masuk ke perutnya. 


Dalam ibadah, Ibnu Hajar patut ditiru. Ia banyak beribadah dimalam hari. Jum'ar dan jamaah tidak 
ditinggalka. Ia juga rutin melakukan puasa nabi dawud. Al-Guran adalah teman setianya di malam 
hari dan teman duduknya di kala sepi. la membacanya dengan mata berlinang. Ibnu Hajarselalu 
berusaha waktunya terisi dengan ibadah . mulutnya banyak mengucapkan dzikir, tasbih dan 
istighfar. 


Ketika duduk bersama sekelompok orang , setelah isya' atau di waktu lain, alat tasbih selalu di 
genggaman Ibnu Hajar. Ia membunyikannya di balik lengan bajunya. Ibnu Hajar terus memutar 
alat bundar itu sedang mulutnya membaca tasbih (Subhanallah). Terkadang tasbih itu terjatuh dari 
lengan bajunya. Secepatnya Ibnu Hajar mengmbil tasbih itu. Ini menunjukkah bahwa ia tidak ingin 
orang lain mengtahuinya. 


Obyektifitas Ibnu Hajar dalam menilai seorang ulama dan karyanya sangat tinggi. Ibnu Hajar 
senang dan menghormati Ibnu Taimiyah (w.728). hal ini menyebabkan banyak kalangan ulama 
mazhab syafi'l Ibnu Hajar memangkas haknya, seperti yang mereka lakukan kepada Ibnu 
Nashiruddin. 


Tetapi bukan berarti Ibnu Hajar selalu sejalan dengan Ibnu Taimiyah dalam setiap terminology 
yang ia ungkapkan. Dalam hal ini Ibnu Hajar berkata, “seharusnya bagi orang yang berilmu dan 
memiliki akal memikirkan perkataan seseorang dari karya-karyanya yang di kenal. Atau dari mulut- 
mulut ahl an-Nagl (pembawa berita) yang bisa dipercaya. Kemudian dari hasil pemikiran itu, ia 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5645 ) 


menetapkan apa yang menyeleweng. Maka hal itu dijadikan perhatian dan diwaspadai dengan 
tujuan memberi nasehat. Dan tetap memuji keutamaan-keutamaan orang itu tentang pendapatnya 
yang benar seperti ulama yang lain.” 


Pada malam sabtu 28 Dzul Hijjah 852 H, Ibnu Hajar menghadap kehadirat tuhan. Kairo menjadi 
gempar. Toko-toko tutup. Pasar libur. Jenazahnya diantar lautan manusia. Sultan dan para 
pembesar ikut memanggul keranda Ibnu Hajar. Umat Islam berdukal. Ahl ad-dzimmah ikut 
berlinang air mata. Di seantero dunia diadakan shalat ghaib. Jasadnya dimakamkan di kompleks 
pemakaman Bani al-Kharrubi, @arafah, Kairo. 


Ibnu Hajar meninggalkan buah karya yang tidak sedikit. Jumlahnya mencapai 289 judul. Karya- 
karya itu mendapat sambutan yang hangat dari umat Islam. Sampai sekarang karya Ibnu Hajar 
masih aktif dikaji. Di antara karyanya Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, al-Ishabah fi Tamyiz 
aS-Shahabah, Lisan al-Mizan, Nukhbah al-Fikar fi Musthalah ahl al-Atsar dan Bulugh al-Maram. 


(Ditulis kembali dari buku Guruku Di Pesantren karya LPSI Pondok Pesantren Sidogiri yng 
diterbitkan tahun 1420 H) 


0898. TARIKH : SULUK SYEIKH JANGKUNG 


Oleh Muhammad Mujtahid Muthlag 


Sebelum ke Suluknya ada baiknya kita ketahui siapa itu Syeikh Jangkung, beliau bernama asli 
Saridin, termasuk para pemerhati sufi. Bila ingin melihat jejak masa lalu, silakan mengunjungi 
makamnya yang terletak di Desa Landoh, Kecamatan Kayen yang berjarak sekitar 17 kilometer 
dari Kota Pati menuju Kabupaten Purwodadi. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati 
jalan perkampungan yang sudah beraspal. Setiap hari Jumat, makam tersebut dipadati 
pengunjung dari sejumlah daerah di tanah air, seperti dari Jateng, Jatim, Jabar, dan Sumatera. 
Bahkan, ada pengunjung yang berasal dari Negara Malaysia dan Singapura. Upacara haul (hari 
lahir) dilaksanakan setiap tanggal 14 dan 15 bulan Rajab yang dimulai dengan upacara ganti 
kelambu, pengajian, dan pasar malam. 


Menurut sejarahnya, Saridin (Syeh Jangkung) dilahirkan di Desa Tayu, Kecamatan Tayu, 
Kabupaten Pati. Setelah dewasa berkelana ke sejumlah daerah di pulau jawa, bahkan sampai di 
Sumatera untuk menyebarkan Agama Islam. Waktu masih hidup, dia berwasiat agar dimakamkan 
di Desa Landon. Di kompleks Makam Saridin terdapat pula makam isterinya, yakni RA Retno Jinoli 
dan RA Pandan Arum. 

Inilah suluk nya : 

MUGADIMAH 

Bismillah, wengi iki ingsung madep, ngawiti murih pakerti, pakertining budi kang fitri, sujud ingsun, 
ing ngarsane Dzat Kang Maha Suci. 

Artinya : Bismillah, malam ini hamba menghadap, mengawali meraih hikmah/ hikmah budi yang 
suci, hamba bersujud, di hadapan Keagungan Yang Mahasuci. 

Bismillah ar-rahman ar-rahim, rabu mbengi, malam kamis, tanggal lima las, wulan poso, posoning 
ati ngilangi fitnah, posoning rogo ngeker tingkah. 

Artinya : Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabu malam Kamis, tanggal 15 bulan Ramadhan, puasa 
hati menghilangkan fitnah, puasa raga mencegah tingkah buruk. 


Bismillah, dhuh Pangeran Kang Maha Suci, niat ingsun ndalu niki, kawula kang ngawiti, nulis serat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5646 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kang ingsun arani, serat Hidayat Bahrul @albi, anggayuh Sangkan Paraning Dumadi. Artinya : 
Bismillah, wahai Tuhan Yang Mahasuci, niat hamba malam ini, hamba yang mengawali, menulis 
surat yang dinamai, surat Hidayat Bahrul @albi, untuk memahami asal tujuan hidup ini. 


Bismillah, dhuh Pangeran mugi hanebihna, saking nafsu ingsun iki, kang nistha sipatipun, tansah 
ngajak ing laku drengki, ngedohi perkawis kang wigati. 


Artinya : Bismillah, wahai Tuhan semoga Engkau menjauhkan, dari nafsu hamba ini, yang buruk 
sifatnya, senantiasa mengajak berlaku dengki, menjauhi perkara yang baik. 


Bismillah, kanthi nyebut asmaning Allah, Dzat ingkang Maha Welas, Dzat ingkang Maha Asih, 
kawula nyenyuwun, kanthi tawasul marang Gusti Rasul, Rasul kang aran Nur Muhammad, mugiya 
kerso paring sapangat, kanthi pambuka ummul kitab. 


Artinya : Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Dzat Yang Maha Pengasih, Dzat Yang Maha 
Penyayang, hamba memohon, melalui perantara Rasul, Rasul yang bernama Nur Muhammad, 
semoga berkenan memberi syafaat, dengan pembukaan membaca ummul kitab. 


Sun tulis kersaneng rasa, rasaning wong tanah Jawa, sun tulis kersaneng ati, atining jiwa kang 
Jawi, ati kang suci, tanda urip kang sejati, sun tulis kersaning agami, ageming diri ingkang suci. 
Artinya : Hamba tulis karena rasa, perasaan orang tanah Jawa, hamba tulis karena hati, hati dari 
jiwa yang keluar, hati yang suci, tanda hidup yang sejati, hamba tulis karena agama, pegangan diri 
yang suci. 

Kang tinulis dudu ajaran, kang tinulis dudu tuntunan, iki serat sakdermo mahami, opo kang tinebut 
ing Kitab Suci, iki serat amung mangerteni, tindak lampahe Kanjeng Nabi. 

Artinya : Yang tertulis bukan ajaran, yang tertulis bukan tuntunan, surat ini sekadar memahami, 
apa yang tersebut dalam Kitab Suci, surat ini sekadar mengetahui, perilaku hidup Kanjeng Nabi. 
Apa kang ana ing serat iki, mong rasa sedehing ati, ati kang tanpa doyo, mirsani tindak lampahing 
konco, ingkang tebih saking budi, budining rasa kamanungsan, sirna ilang apa kang dadi 
tuntunan. 

Artinya : Apa yang ada di surat ini, hanya rasa kesedihan hati, hati yang tiada berdaya, melihat 
sikap perilaku saudara, yang jauh dari budi, budi rasa kemanusiaan, hilang sudah apa yang 
menjadi tuntunan. 

Mugi-mugi dadiho pitutur, marang awak dewe ingsun, syukur nyumrambahi para sadulur, nyoto iku 
dadi sesuwun, ing ngarsane Dzat Kang Luhur. 

Artinya : Semoga menjadi petunjuk, terhadap diri hamba sendiri, syukur bisa berguna untuk 
sesama, itulah yang menjadi permohonan, di hadapan Dzat Yang Mahaagung. 


01. SYARIAT 


Mangertiyo sira kabeh, narimoho kanthi sareh, opo kang dadi toto lan aturan, opo kang dadi 
pinestenan, anggoning ngabdi marang Pangeran. 


Artinya : Mengertilah kalian semua, terimalah dengan segala kerendahan jiwa, terimalah dengan 
tulus dan rela, apa yang menjadi ketetapan dan aturan, apa yang telah digariskan, untuk 
mengabdi pada Keagungan Tuhan. 


Basa sarak istilah “Arbi, tedah isarat urip niki, mulo kenging nampik milih, pundhi ingkang di 
lampahi, anggoning ngabdi marang Ilahi. 


Artinya : Istilah syarak adalah bahasa Arab, yang berarti petunjuk atau pedoman untuk menjalani 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5647 ) 


kehidupan “agama', untuk itulah diperbolehkan memilih, mana yang akan dijalani sesuai dengan 
kemampuan diri, guna mengabdi pada Keagungan Ilahi. 


Sarengat iku tan ora keno, tininggal selagi kuwoso, ageming diri kang wigati, cecekelan maring 
kitab suci, amrih murih rahmating Gusti. 


Artinya : Apa yang telah di-syari'at-kan hendaknya jangan kita tinggal, selama diri ini mampu untuk 
menjalankan, aturan yang menjadi pegangan hidup kita, aturan yang sudah dijelaskan dalam kitab 
suci al-Guran, Itu semua, tidak lain hanya usaha kita untuk mendapat rahmat, dan pengampunan 
dari Yang Maha Kuasa. 


Sarengat iku keno den aran, patemone badan lawan lesan, ono maneh kang pepiling, sareh 
anggone kidmat, nyembah ngabdi marang Dzat. 


Artinya : Syariat juga diartikan, sebuah pertemuan antara badan dengan lisan, bertemunya raga 
dengan apa yang dikata, ada juga yang memberi pengertian, bahwa syariat adalah pasrah dalam 
berkhidmat, menyembah dan mengabdi pada Keagungan Yang Mahasuci. 


Sarengat utawi sembah raga iku, pakartining wong amagang laku, sesucine asarana saking warih, 
kang wus lumrah limang wektu, wantu wataking wawaton. 


Artinya : Syariat atau Sembah Raga itu, merupakan tahap persiapan, di mana seseorang harus 
melewati proses pembersihan diri, dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dan 
yang sudah ditentukan—rukun Islam. 


Mulo iling-ilingo kang tinebut iki, sadat, sholat kanthi kidmat, zakat bondo lawan badan, poso sak 
jroning wulan ramadhan, tinemu haji pinongko mampu, ngudi luhuring budi kang estu. 


Artinya : Maka ingat-ingatlah apa yang tersebut di bawah ini, syahadat dengan penuh keihklasan, 
shalat dengan khusuk dan penuh ketakdhiman, mengeluarkan zakat harta dan badan untuk 
sesame, puasa pada bulan ramadhan atas nama pengabdian pada Tuhan, menunaikan ibadah 
haji untuk meraih kehalusan budi pekerti. 


Limo cukup tan kurang, dadi rukune agami Islam, wajib kagem ingkang baligh, ngagil, eling tur 
kinarasan, menawi lali ugi nyauri. 


Artinya : Lima sudah tersebut tidak kurang, menjadi ketetapan sebagai rukun Islam, wajib 
dilakukan bagi orang 'Islam' yang sudah baligh, berakal, tidak gila dan sehat, adapun, jika lupa 
menjalankan hendaknya diganti pada waktu yang lain. 


Syaringat ugi kawastanan, laku sembah mawi badan, sembah suci maring Hyang, Hyang ingkang 
nyipto alam, sembahyang tinemu pungkasan. 


Artinya : Syariat juga dinamakan, melakukan penyembahan dengan menggunakan anggota 
badan, menyembah pada Keagungan Tuhan, Tuhan yang menciptakan alam, Sembah Hyang, 
begitu kiranya nama yang diberikan. 


SYAHADAT 


Sampun dados pengawitan, tiyang ingkang mlebet Islam, anyekseni wujuding Pangeran, mahos 
sadat kanthi temenan, madep-manteb ananing iman. 


Artinya : Sudah menjadi pembukaan, bagi orang yang ingin masuk Islam, bersaksi akan wujudnya 
Tuhan, bersungguh-sungguh membaca syahadat, disertai ketetapan hati untuk beriman. 


Asyhadu an-la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Tinucapo mawi lisan, 
Sareh legowo tanpa pameksan, Mlebet wonten njroning ati, Dadiho pusoko anggoning ngabdi. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5648 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Asyhadu an-la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ucapkanlah 
dengan lisan, penuh kesadaran tanpa paksaan, masukkan maknanya ke dalam hati, semoga 
menjadi pusaka untuk terus mengabdi. 


Tan ana Pangeran, kang wajib den sembah, kejawi amung Gusti Allah, semanten ugi Rasul 
Muhammad, kang dadi lantaran pitulunge umat. 


Artinya : Hamba bersaksi bahwa tak ada tuhan, yang wajib disembah, kecuali Allah swt, begitu 
pula dengan Nabi Agung Muhammad saw, yang menjadi perantara pertolongan umat. 


SHALAT 


Syarat limo ajo lali, kadas najis, badan kedah suci, nutup aurat kanti kiat, jumeneng panggonan 
mboten mlarat, ngerti wektu madep kiblat, sampurno ingkang di serat. 

Artinya : Lima syarat jangan lupa, badan harus suci dari hadats dan najis, menutup aurat jika tidak 
kesulitan, dilaksanakan di tempat yang suci, mengerti waktu untuk melakukan shalat, lalu 
menghadap kiblat, sempurna sudah yang ditulis. 

Wolu las kang dadi mufakat, rukun sahe nglakoni shalat, niat nejo, ngadek ingkang kiat, takbir 
banjur mahos surat, al-fatihah ampun ngantos lepat. 

Artinya : Delapan belas yang menjadi mufakat, rukun sahnya menjalankan shalat, niat melakukan 
shalat, berdiri bagi kita yang mampu, mengucapkan takbiratul ikhram membaca surat, al-Fatichah 
jangan sampai keliru. 

Rukuk, tumakninah banjur ngadek, aran iktidal kanti jejek, tumakninah semanten ugi, banjur sujud 
tumurun ing bumi, sareng tumakninah ingkang mesti, kinaranan ing tumakninah, meneng sedelok 
sak wuse obah. 

Artinya : Rukuk dengan tenang lalu berdiri, disebut i'tidal dengan tegap, hendaknya juga tenang 
seperti rukuk, lalu sujud turun ke bumi, bersama thumakninah yang benar, dinamakan 
thumakninah, diam sebentar setelah bergerak. 

Sewelas iku lungguh, antarane rong sujudan, tumuli tumakninah, kaping telulas lungguh akhir, 
banjur maos pamuji dikir. 

Artinya : Sebelas itu duduk, di antara dua sujud, disertai thumakninah, tiga belas duduk akhir, lalu 
membaca pujian dzikir. 

Limolas iku moco sholawat, kagem Gusti Rosul Muhammad, tumuli salam kang kawitan, sertane 
niat rampungan, tertib sempurna dadi pungkasan. 

Artinya : Lima belas membaca shalawat, kepada Rasul Muhammad, kemudian salam yang 
pertama, bersama niat keluar shalat, tertib menjadi kesempurnaan. 


ZAKAT 


Zakat iku wus dadi prentah, den lampahi setahun pindah, tumprap wong kang rijkine torah, 
supados bersih awak lan bondo, ojo pisan-pisan awak dewe leno. 


Artinya : Zakat sudah menjadi perintah, dilakukan setahun sekali, bagi orang yang hartanya 
berlimpah, supa bersih raga dan harta, jangan sekali-kali kita lupa. 


Umume wong dho ngenthoni, malem bodho idul fitri, zakat firah den arani, bersihake badan lawan 
ati, zakat maal ugo mengkono, nanging kaprahing dho orak lelo. 


Artinya : Umumnya orang mengeluarkan, malam Hari Raya Idul Fitri, zakat fitrah dinamai, 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5649 ) 


membersihkan raga dan hati, zakat harta juga begitu, namun umumnya pada tidak rela. 


Ampun supe niating ati, nglakoni rukun pardune agami, lillahi ta ala iku krentekno, amrih murih 
ridaning Gusti, supados dadi abdi kang mulyo. 


Artinya : Jangan lupa niat di hati, menjalankan rukun fradhunya agama, karena Allah tanamkanlah, 
untuk mendapat keridhaan-Nya, supaya menjadi hamba yang mulia. 

PUASA 

Islam, balek, kiat, ngakal, papat sampun kinebatan, wonten maleh ingkang lintu, Islam, balek 
lawan ngakal, dados sarat nglampahi siam. 

Artinya : Islam, baligh, kuat, berakal, empat sudah disebutkan, ada juga yang mengatakan, Islam, 
baligh, dan berakal, menjadi syarat menjalankan puasa. 

Kados sarat rukun ugi sami, kedah dilampai kanthi wigati, niat ikhlas jroning ati, cegah dahar 
lawan ngombe, nejo jimak kaping telune, mutah-mutah kang digawe. 


Artinya : Seperti syarat, rukun juga sama, harus dijalanlan dengan hati-hati, niat ikhlas di dalam 
hati, mencegah makan dan minum, jangan bersetubuh nomor tiga, jangan memuntahkan sesuatu 
karena sengaja. 


Papat jangkep sampun cekap, dadus sarat rukune pasa, ngatos-ngatos ampun lena, mugiyo hasil 
ingkang di seja, tentreming ati urip kang mulya. 

Artinya : Empat genap sudah cukup, menjadi syarat rukunnya puasa, hati-hati jangan terlena, 
semoga berhasil apa yang diinginkan, tentramnya hati hidup dengan mulia. 

HAJI 


Limo akhir dadi kasampurnan, ngelampahi rukun pardune Islam, bidal zaroh ing tanah mekah, 
menawi kiat bandane torah, lego manah tinggal pitnah kamanungsan. 


Artinya : Lima terakhir menjadi kesempurnaan, menjalankan rukun fardhunya Islam, pergi ziarah 
ke tanah Makah, jika kuat dan hartanya berlimpah, hati rela menjauhi fitnah kemanusiaan. 


Pitu dadi sepakatan, sarat kaji kang temenan, Islam, balik, ngakal, merdeka, ananing banda lawan 
sarana, aman dalan sertane panggonan. 


Artinya : Tujuh jadi kesepakatan, syarat haji yang betulan, Islam, baligh, berakal, merdeka, adanya 
harta dan sarana, aman jalan beserta tempat. 


Ikram sertane niat, dadi rukun kang kawitan, wukuf anteng ing ngaropah, towaf mlaku ngubengi 
kakbah, limo sangi ojo lali, sopa marwah pitu bola-bali. 


Artinya : Ikhram beserta niat, menjadi rukun yang pertama, thawaf berjalan mengelilingi ka'bah, 
lima sa'i jangan lupa, safa-marwah tujuh kali. 


02. THARIGAT 


Muji sukur Dzat Kang Rahman, tarekat iku sak dermo dalan, panemone lisan ing pikiran, nimbang 
nanting lawan heneng, bener lupute sira kanthi heling. 


Artinya : Puji syukur Dzat Yang Penyayang, tarekat hanyalah sekadar jalan, bertemunya ucapan 
dalam pikiran, menimbang memilih dengan tenang, benar tidaknya engkau dengan penuh 
kesadaran. 


Tarekat ugi kawastanan, sembah cipto kang temenan, nyegah nafsu kang ngambra-ambra, 
ngedohi sipat durangkara, srah lampah ing Bathara. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5650 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya : Tarekat juga dinamakan, sembah cipta yang sebenarnya, mencegah nafsu yang 
merajalela, menjauhi sifat keburukan, berserah di hadapan Tuhan. 


Semanten ugi aweh pitutur, makna tarekat ingkang luhur, den serupaaken kados segoro, 
minongko sarengat dadus perahu, kang tinemu mawi ngelmu. 


Artinya : Kiranya juga memberi penuturan, makna tarekat yang luhur, diibaratkan laksana 
samudera, dengan syariat sebagai perahunya, yang ditemukan dengan ilmu. 


Mila ampun ngantos luput, dingin nglampahi sarengat, tumuli tarekat menawi kiat, namung 
kaprahe piyambak niki, supe anggenipun ngawiti. 


Artinya : Maka jangan sampai keliru, mendahulukan menjalani syariat, kemudian tarekat jika 
mampu, namun umumnya kita ini, lupa saat memulai. 


Mila saksampunipun, dalem sawek sesuwunan, mugiya tansah pinaringan, jembaring dalan 
kanugrahan, rahmat welas asihing Pangeran. 


Artinya : Maka setelahnya, hamba senantiasa memohon, semoga terus mendapat, lapangnya 
jalan anugerah, cinta dan kasih sayang Tuhan. 


SYAHADAT 


Lamuno sampun kinucapan, rong sadat kanthi iman, kaleh puniko dereng nyekapi, kangge ngudari 
budi pekerti, basuh resek sucining ati. 


Artinya : Jika sudah diucapkan, dua syahadat dengan iman, dua ini belumlah cukup, untuk 
mengurai budi pekerti, membasuh bersih sucinya hati. 


Prayuginipun ugi mangertosi, sifat Agunge Hyang Widhi, kaleh doso gampil di @ngeti, wujud, 
kidam lawan baga, mukalapah lil kawadisi. 


Artinya : Seyogyanya juga mengerti, sifat Keagungan Tuhan, dua puluh mudah dimengerti, wujud, 
gidam, dan baga, mukhalafah lil hawadis. 


Limo giyam binafsihi, wahdaniyat, kodrat, irodat, songo ilmu doso hayat, samak basar lawan 
kalam, pat belas iku aran kadiran. 


Artinya : Lima giyamuhu bi nanafsihi, wahdaniyat, godrat, iradat, sembilan ilmu, sepuluh hayat, 
sama&isguo, bashar, kalam, empat belas gadiran. 


Muridan kaping limolas, aliman, hayan pitulase, lawan samian ampun supe, banjur basiron madep 
manteb, mutakalliman ingkang tetep. 


Artinya : Muridan nomor lima belas, aliman, hayan nomor tujuh belas, kemudian samian jangan 
lupa, terus bashiran dengan mantab, mutakalliman yang tetap. 


Nuli papat kinanggitan, dadi sifat mulyane utusan, sidik, tablik ora mungkur, patonah sabar kanthi 
srah, anteng-meneng teteping amanah. 


Artinya : Kemudian empat disebutkan, menjadi sifat kemuliaan utusan, sidig, tabligh tidak mundur, 
fathanah sabar dengan berserah, diam tenang bersama amanah. 


Kaleh doso sampun kasebat, mugiyo angsal nikmating rahmat, tambah sekawan tansah ingeti, 
dadiho dalan sucining ati, ngertosi sir Hyang Widhi. 


Artinya : Dua puluh sudah disebut, semoga mendapat nikmatnya rahmat, ditambah empat teruslah 
ingat, jadilah jalan mensucikan hati, mengetahui rahasia Yang Mahasuci. 


SHALAT 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5651 ) 


Limang waktu di pesti, nyekel ngegem sucining agami, agami budi kang nami Islam, rasul 
Muhammad dadi lantaran, tumurune sapangat, rahmat lan salam. 


Artinya : Lima waktu sudah pasti, memegang kesucian agama, agama budi yang bernama Islam, 
rasul Muhammad yang menjadi perantara, turunnya pertolongan, rahmat, dan keselamatan. 


Rino wengi ojo nganti lali, menawi kiat anggone nglampahi, kronten salat dadi tondo, tulus iklasing 
manah kito, nyepeng agami tanpo pamekso. 


Artinya : Siang malam jangan lupa, jika kuat dalam menjalani, karena shalat menjadi tanda, tulus 
ikhlasnya hati kita, mengikuti agama tanpa dipaksa. 


Ngisak, subuh kanthi tuwuh, tumuli luhur lawan asar, dumugi maghrib ampun kesasar, 
lumampahano srah lan sabar, jangkep gangsal unenan Islam. 


Artinya : Isyak, Shubuh dengan penuh, kemudian Luhur dan Ashar, sampai Maghrib jangan 
kesasar, jalanilah dengan pasrah dan sabar, genap lima disebut Islam. 


Kanthi nyebut asmane Allah, Sak niki kita bade milai, ngudari makna ingkang wigati, makna 
saestu limang wektu, pramila ingsun sesuwunan, tambahing dungo panjengan. 


Artinya : Dengan menyebut nama Allah, sekarang kita akan mulai, mengurai makna yang 
tersembunyi, makna sesungguhnya lima waktu, karenanya hamba memohon, tambahnya doa 
Anda sekalian. 


ISYAK 


Sun kawiti lawan ngisak, wektu peteng jroning awak, mengi kinancan cahya wulan, sartane lintang 
tambah padang, madangi petenge dalan. 


Artinya : Hamba mulai dengan isyak, waktu gelap dalam jiwa, malam bersama cahaya bulan, 
bersanding bintang bertambah terang, menerangi gelapnya jalan. 


Semono ugi awak nira, wonten jroning rahim ibu, dewekan tanpa konco, amung cahyo welasing 
Gusti, ingkang tansah angrencangi. 


Artinya : Seperti itu jasad kamu, di dalam rahim seorang ibu, sendirian tanpa teman, hanya cahaya 
kasih Tuhan, yang senantiasa menemani. 


SHUBUH 


Tumuli subuh sak wuse fajar, banjur serngenge metu mak byar, padang jinglang sedanten 
kahanan, sami guyu awak kinarasan, lumampah ngudi panguripan. 


Artinya : Kemudian shubuh setelah fajar, lalu matahari keluar bersinar, terang benderang semua 
keadaan, bersama tertawa badan sehat, berjalan mencari kehidupan. 


Duh sedulur mangertiya, iku dadi tanda lahiring sira, lahir saking jroning batin, batin ingkang luhur, 
batin ingkang agung. 


Artinya : Wahai saudara mengertilah, itu menjadi tanda kelahiranmu, lahir dari dalam batin, batin 
yang luhur, batin yang agung. 


ZHUHUR Luhur teranging awan, tumancep duwuring bun-bunan, panas siro ngraosake, tibaning 
cahyo serngenge, leren sedelok gonmu agawe. 


Artinya : Zhuhur terangnya siang, menancap di atas ubun-ubun, panas kiranya kau rasakan, 
jatuhnya cahaya matahari, berhenti sebentar dalam bekerja. 


Semono ugo podho gatekno, lumampahing umur siro, awet cilik tumeko gede, tibaning akal biso 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5652 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mbedakke, becik lan olo kelakune. 


Artinya : Seperti itu juga pahamilah, perjalanan hidup kamu, dari kecil hingga dewasa, saat akal 
bisa membedakan, baik dan buruk perbuatanmu. 


ASHAR 


Ngasar sak durunge surup, ati-ati noto ing ati, cawesno opo kang dadi kekarep, ojo kesusu 
ngonmu lumaku, sakdermo buru howo nepsu. 


Artinya : Ashar sebelum terbenam, hati-hatilah menata hati, persiapkan apa yang menjadi 
keinginan, jangan tergesa-gesa kamu berjalan, hanya sekadar menuruti hawa nafsu. 


Mulo podho waspadaha, dho dijogo agemaning jiwa, yo ngene iki kang aran urip, cilik, gede 
tumeko tuwo, bisoho siro ngrumangsani, ojo siro ngrumongso biso. 


Artinya : Maka waspadalah, jagalah selalu pegangan jiwa, ya seperti ini yang namanya hidup, 
kecil, besar, sampai tua, bisalah engkau merasa, janganlah engkau merasa bisa. 


MAGHRIB 


Maghrib kalampah wengi, serngenge surup ing arah keblat, purna olehe madangi jagad, mego 
kuning banjur... (BERSAMBUNG) 


0926. NAMA LAIN ASHHABUL KAHFI 


PERTANYAAN : 
Aidi Abdil Lah 
Tolong dong bagi yang tahu nama nama ashabuL Kahfi .? ? terima kasih 
JAWABAN : 
Kang As'ad 
Nama-nama Ashhabul Kahfi dan Anjingnya. 
PP say Uni yilalankES 4 ai 33) ya girang Uni giat) page yag Ueraley nak A md IJU Al ale sal ye SaLg 
sb III, 
Diriwayatkan dari Ibni Abbas banwasanya beliau berkata: “Mereka adalah Maksalimiina, Yamlikha, 


Marthunis, Bainunis, Sarinunis, Dzunawanis, Kasyfithothinus dia adalah seorang penggembala 
dan nama anjingnya adalah Githmir. | Tafsir al-Baghowi juz 5 hlm 162 |. 


1443. SIAPAKAH KAUM SHOBI'IN ITU 


PERTANYAAN : 
Nurligi Paula 


Asalamu'alaikum.. Permisi nyuwun sewu poro kyai, kulo bade nyuwun pencerahan, Kaum shobi'in 
& kaum majusi itu orang" apa yach ??? Sebelumnya syukran atas penjelasannya " 1 


JAWABAN : 

Mbah Jenggot 

Wa alakum salam.dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan perbedaan ulama tentang kaum Shobiun. 

1. Sebagain berpendapat meraka adalah kaum yang tak beragama, di antara keyaginan kaum 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5653 


majusi, nasroni dan yahudi. 
IS YP per uji Sarang las 0 egg das aa do Bay NAS 9 2013 bad SILAI) d yel) Kagami Oa a33 Oya 


2. Pendapat kedua mengatakan mereka shobiun adalah Ahli Kitab yang berpedoman pada kitab 
Zabur 


Jah ab Oya! Pagal 01 Blowalah Ibnsally Cha) op Alor end paly Cuka Kyai ar Kail III ye JG, 
op Oa a ASI. 
3. Berpendapat Shobiun sama dengan orang majuzi 
PAS AI el 3 Jaka OS ai yudi ye 3 nadi Jah oya Jeng Hao RAS 01 SEL Jap US 1 jan Sedan IU 
Mba SI SM J3. 
4. Pendapat yang laen mengatakan kaum shobiun adalah penyembah malaikat. 
ASODAN O gakay a33 JUS owl S3 eyandel ag HI Ula ya Taglan SUS AAA 3 JP as JG3. 


Masih banyak pendapat laen tentang kaum shobiun.silahkan lihat Tafsir Ibnu Kasir dalam 
menafsiri As. Al Bagoroh 62. 


Ag Il oi Aan JENIS AGAN JI Oglasg Cop Oya ASIDUN O galang pj3 Unila Of Gaal SJ Liar ga dye 
LK pai Oyalal JB cah ye Ce ad ad et try al Urat CE AS Ur Ui Wae El Ulil JB). 323 ye 
IS par IS ya JL Ogan Laga CSS Rita JS oya Oya gate CAS Ur Ogan RJ UH Ag EL 
Ine JBy NAS AL P4 Jang Ranyd SC Condong Dl Bg GAN JUS CeMBLA 2 Ata cp ng Jing 2 yk 
Yg Jas Bb onay BUNYI AL Y 20jaA3 Jaoghi Br3R NS OLI ya oa Jat Oya HA opa PPI As JB Hang 
lg dala AN an Gaal Oi OS pi OS IS Joe oyad Cg Sepeda dy 2JB CALL AI VJ VI Yg DUS 
ANYPOLY 2IB 3 an YA Kate Opal 2 pa Hall, 

Masih dalam kitab yang sama disebutkan : 
AA Cai Iyo HAL Oa Ojulal telak jam JW, 


Sebagaian ulama berpendapat shobiun adalah kaum yang dakwah Nabi Muhammad tidak sampe 
pada mereka. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/390859467603534/ 
1529. NAMA-NAMA PUTRA LUKMAN ALHAKIM 


PERTANYAAN : 
Imron Drn 


Assalamu alaikum. yang terhormat PISS-KTB Mau tanya.? siapa ya nama dari anak LUKMAN 
ALHAKIM yang disebut dalam algur'an ... Mohon ilmunya & terimakasih.. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Dalam tafsir al Baghawi : 
Sa Sling 6 adas, (RN OLI JG ly) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5654 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
bk no-51&ID-1431&idfrom-1418&idto-1429&bookid-51&startno-4 


Dalam tafsir al Aurthubi : 
Ig Sia ATI JEy . ary ea Jp B3 OLU dal pal 2 depe JB dl yag MAY OLI JUS, 1 dls da 
Laut Gp Laga J5 Ld op BS US al yaly dl Of ea S3) ASI AK 3 ih. 
Dalam tafsir Ibnu Katsier : 
(it! ol JB BONE 5 dal pend » Oak gpp eliis oj UlaiI 2 yag — ody Ulai Anoy yee Il Jia 
Dalam tafsir Fat hul Gadier : 
Ib3 ah BESI JB) Ke SU JEy . gai apr oa Jp OM dal pal 3 dat! JU A0 OLI JB Sl : 
OuL 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Namanya TSAARAN, ada pendapat yang menyatakan namanya MASYKAM 
dan ada pendapat lain namanya adalah ANAM 


AE A1 pi Jha Sta Jay OLI da pol OS Ja — Dalang yag (DAY OLS JUS. 
"Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, (AS. Lugman: 13). Dikatakan oleh Ulama 


Ahli Tafsir bahwa nama anak Lukman tersebut adalah TSAARAAN, Ada yang mengatakan juga 
MASYKAM dan ada yang mengatakan juga AN'AM. 


Aysar at-Tafaasiir li Kalaam al-Ulaa IV/204 : 
AS pil Jai ai AI Ig nga Gmbal Jh LOL dl pol 3 Geli JB (elang yag MAY OLI ES) 
Lahat (ge Lagian J5 Lah op AS US ai pay dal Ol Gombal S3. Akal, 
"Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, (AS. Lugman: 13). As-Suhaily berkata 
“Nama anak Lukman tersebut adalah TSAARAN menurut pendapat at-Thabry dan al-@uthby 
sedang menurut al-Kalaby namanya adalah MASYKAM dan ada yang menyatakan AN'AM seperti 
yang dihikayahkan oleh an-Nagaasy. Al-Gusyairi menuturkan “Adalah anak serta istri Lukman 


tergolong orang-orang kafir namun karena kegigihan Lukman dengan senantiasa memberi 
nasehat pada keduanya, jadilah keduanya pemeluk islam”. | Al-jaami' Li Ahkaam al-@uraan XIV/61 


IP 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/417766684912812/ 
1864. TARIKH : IMAM DOLOOSYANDY 


PERTANYAAN : 
Khaeratu Hamdilah 


Assalamualaikum.. Ada yang tau siapakah Al-Imam @olgosandy yang sering diceritakan dalam 
kitab Al-Umm ? 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Saya kutipkan dari al Mausu'ah al 'arabiyyah (arab encyclopedia) 15/545 : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5655 ) 


11418. 1355/— 821.756) — ge op A1) Sesal 

Bae Ol Ui AS LAIN SALA CIA Jaten? opal Oles oya Ab Aas gt MA aa la yaa Canda all lb 
Cik Lead Udi coal JUS Ganas BU G Aly COLA ya Ola3 oa Bol dl end mena AS ye Hwa Ka 
233 (AMA) Upi yaa Se Sig pd Er maa (Jani Ro pd Il diitn Ol J3 ASI OLI Sei pall Leola 
Sa pil Cd Rol) 9 sL3YU jer esai) Leilale Is NI, pull. 

| Sumber : http://www.arab-ency.com/index.php? 

module-pnEncyclopedia&func-display. term&id-8881 | 

Bilangan) Candy oat Tia OLI ya GP ye S3 

Hrg Cai Alah ilang SEL ya Gal Iker OS SI Cena adl yag PP aa let SALA AL ea pl 
Aim Urm GS Olah 3 Ob. 


Sumber : 

al 3 all olah jadi sll 
Juz | halaman 187-188, maktabah syamilah. | link - http://islamport.com/w/tkh/ 
Web/2889/188.htm |. 


2 Dawam Mu'allim 
lay 3 aa Tia Kn I Celay titin adi Ka Ay 4 gadi GG pal SALE ala oya Jaten) oi hat 
Ag plang SI iya cdi Iker OS SARAN ASI Csal Gap jaka yA Carl Jar GALERI MAS jp alah 
dim Or YP Olah GO Hala na. 
PA alat jali el 2 LS 
| Juz satu mulai halaman 170 s/d 185 |. 
? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam. Sedikit biodata tentang beliau : Abu al-'Abbaas al-@olgosyandi (Lahir 756 
H./1355 M. Wafat 821 H./1418 M.) 
Nama lengkap beliau adalah Abu al-“Abbaas Syihabuddin Ahmad Bin Ali Bin Ahamd al- 
Galgasyandi 
Kitab-kitab karangan beliau : 
» SHUBH AL-A'SYA 
» MA-ATSIR AL-INAAFAH FI MA'RIFAH AL-KHILAAFAH 
» NIHAAYAH AL-ARAB FII MA'RIFATI GABAAIL AL-RAB 
» GALAAID AL-JUMAAN FII MA'RIFATI “ARAB AZ-ZAMAAN 
» AL-GHAYYUUT AL-HAWAAMI FII SYARH JAAMI ALMUKHTASHARAAT WA 
MUKHTASHARAAT AL-JAWAAMI (Kitab figh bermadzhabkan Syafi'i) 


http://ar.wikipedia.org/wiki/ D8 A3 DB NAS DI K8 KD EA 7 YoD9 EA D8 B9 DE KAS 
DEKAT 6DB B3 DEKAT To D9 BA DI V2 DI BA Yo D9 YOB2 Vo BA D9 B6 ADE KAF Yo 


D9968A 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/463513533671460/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5656 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1872. TARIKH : BIOGRAFI SINGKAT AL FA@IH 
MUOAADDAM RA 


Oleh : Arwandi Abu Zahra 


Al Imam Al Ustadzul A'zham Al Fagih Al Mugaddam Muhammad bin Ali Ba Alwi Ra .Bidayah 
Ipermula'an) kewalian Beliau Menyamai Nihayahnya (puncak) kewalian para wali Zamannya. 
Beliau lahir th 574 H/1176 M. Di Tarim Hadhramavt.Beliau wafat tahun 653 H dalam usia 79 
th.Dan di kebumikan di pemakaman Zanbal. Istri Beliau adalah Alhababah Zainab Binti Ahmad bin 
Muhammad Sohib Marbath Ra.Beliau adalah Seorang Waliyah yang punya banyak karamat. 


& Hababah Zainab cuma sedikit keterangannya : 


Karamah Beliau, ketika hujan lebat turun di kota DAMMUN penduduknya datang menemui Beliau , 
mereka takut terkena banjir yang dapat menyapu rumah-rumah mereka yang terbuat dari lumpur. 
Kemudian Beliau berkata : "Pulanglah kalian ke rumah masing-masing, sebab aku telah 
mendengar Malaikat di Awan berkata : Gaydun..gaydun.." Kemudian para pendudukpun pulang ke 
rumah masing-masing . Benar saja ternyata yang terkena banjir adalah wadi gaydun.. Beliau wafat 
hari sabtu 12 syawal tahun 669 H. Semua Anak2 Alfagih Ra . Adalah dari Beliau RA.ha. 


& Anak-anak Beliau adalah : 
1. Asy-syech Alwi Al Ghuyur 
2. Asy-syech Abdullah 
3. Asy-syech Abdurrahman 
4. Asy-syech Ali 
5. Asy-syech Ahmad 
Radhiallahu anhum Ajmain.. Mereka semua adalah Ulama dan Aulia penerus Orang tua mereka. 


£& Guru-guru Al-fagih Al mugaddam di antaranya adalah : 
1. syaikh Abdullah bin Abdurrahman Ba ubayd 
2. Al @odhy Ahmad bin Muhammad Ba Isa 
3. Alimam Syaikh Ali bin Ahmad bin Salim Bamarwan 
4. Alimam Muhammad bin Abu Alhubb 
5. Alhafizh Almujtahid Sayid Ali bin Ahmad Bajudaid 
6. Alimam Salim bin Bashri 
7. Alimam Muhammad bin Ali Alkhatib 
8. Asy-syech Alwi bin Muhammad Sohib Marbath. 
9. Asy-syech Sufyan Alyamani 
10. Asy-syech Said bin isa Al amudi. 


Dari mereka Bliau mempelajari Ilmu figh , Usul figh , Hadith Tafsir , Tasawuf hakikat. 
& Di antara karamah Beliau adalah : 


Beliau setiap malam melakukan Mi'raj ke langit dari tempat khalwatnya , sebagaimana di saksikan 
oleh murid Beliau Syech Said Umar Lihaf. Satu waktu murid Beliau tersebut melihat sesuatu yang 
bulat berkilau menempel pada baju Beliau,kemudian diambilnya lalu diberitahukan kepada 
Beliau.Dan Beliaupun berkata : "Wahai lihaf,kami dapat yang engkau pegang dari langit,sedang 
engkau mengambilnya dari bajuku tanpa susah payah". 


Di kisahkan juga ketika Beliau masih belajar,Bliau tertidur sedangkan murid2 yang lain sudah 
bersiap untuk shalat berjama'ah.Seketka itu juga Beliau meng isyaratkan tangan Beliau ke sumur 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5657 ) 


dan tiba2 Air sumur itu pun naik,lalu Beliau wudhu dan shalat bersama murid2 yang lain tanpa 
tertinggal. Di riwayatkan juga,ketika Beliau Uzlah untuk Riyadhah dan Mujahadah selama setahun 
di lembah An nuayr,satu waktu anak Beliau Syech Ahmad mengikuti Ayahnya tersebut .ketika 
Beliau sedang berdzikir Jahar tiba2 Semua benda yang ada mulai dari Batu , pohon , rumput 
semua ikut berdzikir bersama Beliau , maka pingsanlah putra Beliau tersebut. Ketika hal itu 
diceritakan kepada Beliau,Beliaupun melarang putranya itu mengikuti Beliiau untuk ber uzlah di 
lembah tersebut. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/279166388772843/ 
1874. MENGENAL PENGARANG MAULID AL- BARZANJI 


PERTANYAAN : 

Adipati Anasyuda 

Adakah yang tahu sejarah shohibul barzanjiy / maulidud diba'i.... Syukron 
JAWABAN : 

Sunde Pati 

Mengenal Pengarang Maulid Al-Barzanji 


Sayyid Ja'far bin Hasan bin “Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, pengarang Maulid 
Barzanji, adalah seorang ulama besar keturunan Nabi SAW dari keluarga Sadah Al-Barzanji yang 
termasyhur, berasal dari Barzanj di Irak. Beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1126 
H (1714 M). Datuk-datuk Sayyid Ja'far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu 
dan amalnya, keutamaan dan keshalihannya. 


Sayyid Muhammad bin “Alwi bin “Abbas Al-Maliki dalam Hawl al-lhtifal bi Dzikra al-Mawlid an- 
Nabawi asy-Syarif pada halaman 99 menulis sebagai berikut : “Al-Allamah Al-Muhadiits Al-Musnid 
As- Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji adalah mufti Syafi'iyyah di Madinah Al- 
Munawwarah. Terdapat perselisihan tentang tahun wafatnya. Sebagian menyebutkan, beliau 
meninggal pada tahun 1177 H (1763 M). Imam Az-Zubaid dalam al-Mu'jam al-Mukhtash menulis, 
beliau wafat tahun 1184 H (1770 M). Imam Az-Zubaid pernah berjumpa beliau dan menghadiri 
majelis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia. Beliau adalah pengarang kitab Maulid yang 
termasyhur dan terkenal dengan nama Mawlid al-Barzanji. Sebagian ulama menyatakan nama 
karangannya tersebut sebagai Igd al-Jawhar fi Mawlid an-Nabiyyil Azhar. 


Kitab Maulid karangan beliau ini termasuk salah satu kitab Maulid yang paling populer dan paling 
luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik di Timur maupun Barat. Bahkan banyak 
kalangan Arab dan non-Arab yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam acara-acara 
(pertemuan-pertemuan) keagamaan yang sesuai. Kandungannya merupakan khulashah 
(ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi kisah kelahiran beliau, pengutusannya sebagai rasul, 
hijrah, akhlag, peperangan, hingga wafatnya.” 


Kitab Mawlid al-Barzanji ini telah disyarahkan oleh Al-Allamah Al-Fagih Asy-Syaikh Abu Abdillah 
Muhammad bin Ahmad Al-Maliki Al-Asy'ari Asy-Syadzili Al-Azhari yang terkenal dengan panggilan 
Ba'ilisy dengan pensyarahan yang memadai, bagus, dan bermanfaat, yang dinamakan al-Gawl al- 
Munji “ala Mawlid al-Barzanji dan telah berulang kali dicetak di Mesir. Beliau seorang ulama besar 
keluaran Al-Azhar Asy-Syarif, bermadzhab Maliki, mengikuti paham Asy'ari, dan menganut 
Tharigah Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217 H (1802 M) dan wafat tahun 1299 H (1882 M) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5658 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Selain itu, ulama terkemuka kita yang juga terkenal sebagai penulis yang produktif, Syaikh 
Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, pun menulis syarahnya yang dinamakannya Madarijush 
Shu'ud ila Iktisa-il Burud. Kemudian, Sayyid Ja'far bin Isma'il bin Zainal “Abidin bin Muhammad Al- 
Hadi bin Zain, suami anak satu-satunya Sayyid Ja'far Al-Barzanji, juga menulis syarah kitab 
Mawlid al-Barzanji tersebut yang dinamakannya al-Kawkabul-Anwar 'ala “Igd al-Jawhar fi Mawlidin- 
Nabiyyil-Azhar. Sebagaimana mertuanya, Sayyid Ja'far ini juga seorang ulama besar lulusan Al- 
Azhar Asy-Syarif dan juga seorang mutfti Syafi'iyyah. Karangankarangan beliau banyak, di 
antaranya Syawahid al-Ghufran “ala Jaliy al-Ahzan fi Fadha-il Ramadhan, Mashabihul Ghurar “ala 
Jaliyyil @adr, dan Taj al-lbtihaj “ala Dhau' al-Wahhaj fi al-Isra' wa al-Mi'raj. 


Beliau pun menulis managib yang menceritakan perjalanan hidup Sayyid Ja'far Al-Barzanji dalam 
kitabnya ar-Raudh al-'Athar fi Managib as-Sayyid Ja'far. 


Kembali kepada Sayyidi Ja'far Al-Barzanji. Selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi 
khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan 
saja karena ilmu, akhlag, dan tagwanya, tetapi juga karena karamah dan kemakbulan doanya. 
Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk mendatangkan hujan pada musim-musim 
kemarau. Diceritakan, suatu ketika di musim kemarau, saat beliau sedang menyampaikan khutbah 
Juma'tnya, seseorang meminta beliau beristisga' memohon hujan. Maka dalam khutbahnya itu 
beliau pun berdoa memohon hujan. Doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya 
hingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dahulu. 
Sayyidi Ja'far Al-Barzanji wafat di Madinah dan dimakamkan di Jannatul Bagi. Sungguh besar 
jasa beliau. Karangannya membawa umat ingat kepada Nabi SAW, membawa umat mengasihi 
beliau, membawa umat merindukannya. 


Sayyid Ja'far Al-Barzanji adalah seorang ulama' besar keturunan Nabi Muhammad saw dari 
keluarga Sa'adah Al Barzanji yang termasyur, berasal dari Barzanj di Irak. Datuk-datuk Sayyid 
Ja'far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan 
keshalihannya. Beliau mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf 
dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-@uran dan Sunnah, wara', banyak berzikir, 
sentiasa bertafakkur, mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah,dan pemurah. Nama 
nasabnya adalah Sayid Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn 
Abdul Sayid ibn Abdul Rasul ibn @alandar ibn Abdul Sayid ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn 
Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al- 
Imam Musa Al-Kazim ibn Al-Imam Ja'far As-Sodig ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir ibn Al-Imam 
Zainal Abidin ibn Al-Imam Husain ibn Sayidina Ali r.a. 


Semasa kecilnya beliau telah belajar Al-Guran dari Syaikh Ismail Al-Yamani, dan belajar tajwid 
serta membaiki bacaan dengan Syaikh Yusuf As-So'idi dan Syaikh Syamsuddin Al-Misri.Antara 
guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat adalah : Sayid Abdul Karim Haidar Al-Barzanji, 
Syeikh Yusuf Al-Kurdi, Sayid Athiyatullah Al-Hindi. Sayid Ja'far Al-Barzanji telah menguasai 
banyak cabang ilmu, antaranya: Shoraf, Nahwu, Manthig, Ma'ani, Bayan, Adab, Figh, Usulul Figh, 
Faraidh, Hisab, Usuluddin, Hadits, Usul Hadits, Tafsir, Hikmah, Handasah, A'rudh, Kalam, 
Lughah, Sirah, Giraat, Suluk, Tasawuf, Kutub Ahkam, Rijal, Mustholah. 


Syaikh Ja'far Al-Barzanji juga seorang @odhi (hakim) dari madzhab Maliki yang bermukim di 
Madinah, merupakan salah seorang keturunan (buyut) dari cendekiawan besar Muhammad bin 
Abdul Rasul bin Abdul Sayyid Al-Alwi Al-Husain Al-Musawi Al-Saharzuri Al-Barzanji (1040-1103 
H / 1630-1691 M), Mufti Agung dari madzhab Syafi'i di Madinah. Sang mufti (pemberi fatwa) 
berasal dari Shaharzur, kota kaum Kurdi di Irak, lalu mengembara ke berbagai negeri sebelum 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5659 ) 


bermukim di Kota Sang Nabi. Di sana beliau telah belajar dari ulama'-ulama' terkenal, diantaranya 
Syaikh Athaallah ibn Ahmad Al-Azhari, Syaikh Abdul Wahab At-Thanthowi Al-Ahmadi, Syaikh 
Ahmad Al-Asybuli. Beliau juga telah diijazahkan oleh sebahagian ulama', antaranya : Syaikh 
Muhammad At-Thoyib Al-Fasi, Sayid Muhammad At-Thobari, Syaikh Muhammad ibn Hasan Al 
A'jimi, Sayid Musthofa Al-Bakri, Syaikh Abdullah As-Syubrawi Al-Misri. 


Syaikh Ja'far Al-Barzanji, selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid 
Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan saja karena 
ilmu, akhlak dan tagwanya, tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. Penduduk 
Madinah sering meminta beliau berdo'a untuk hujan pada musim-musim kemarau. 


Setiap kali karangannya dibaca, shalawat dan salam dilatunkan buat junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW, selain itu juga tidak lupa mendoakan Sayyid Ja'far, yang telah berjasa 
menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia di alam raya. Semoga 
Allah meridhainya dan membuatnya ridha. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/355775214445293/ 


1913. RAGAM BAHASA YANG DIAJARKAN KEPADA NABI 
ADAM 


PERTANYAAN : 
Alamsyah SiJago Merah 


Assalamu'alaikum. Bade tanglet pertanyaan titipan : Bahasa apakah yang diajarkan Allah SWT 
kepada Nabi Adam 'alaihissalam ?? Apakah benar bahasa arab, mengingat adanya sholawat dan 
penyebutan wiji sawi, kentut kecil dan besar dan lain-lainnya dalam Alguran dan Tafsirnya ?? Atas 
perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih. 


JAWABAN : 

? Mbah Wali 

Lb pebal gely da al de OI pal OS SI 1g PA gal oa de SI pa er (ES SI ST oleh) dl di 

HE Ubi la La Lay Gel Tile 2 GG Jele 2 #Ilas AI JBL IG AKN of WS eU slot sale Ilas dl ala 
At Je Jala day pal male Alah Jai M0 ,ebli .0 $ La baby Ala Uiibs UY ate Ela pati OS Ul) Lee dle PST Lila: 

GP tu IS pal dala HAL, Al) alas oa JL Alah y Akal Jaaf Ai R3 LS Day Iis Oly ASUS ya Jadi es 
kao 1 Jady tata le 1 Jab y RSUD oleh 2 al ya ga JB RAIN aga Il OS Lag OS La ema 1 Ja Ramai, Ana 
IS 0) SIANG Naya Ala oo oya doel JS ASIP AR mai pol le Jang j2 Al Of Jadi Jal JB ee JS 

2 Radhin El-Maujudy 


Keterangan dari Tafsir Gurthubi.. Senada dengan ibaroh dari Mbah wali.. Bahwa Allah 
mengajarkan Setiap nama benda dengan semua Bahasa.. 


HS, rd GA ASI ny oya gl Ob ASI AS ega AI Ole AS oya Jt B3 Hey 3 Kemal 
MEI AS ae OBy Audi dala pol Lal And YU Lal. 
Ulas Gde Uni SAI yag Andi le Ja pr Tel ASI oya Ja 1 IU yaa deg ya II LAS ee Ja op 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5660 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ae AI la EA 9S Sang AS GP Ula op MIL 2 Aaj pt og lang € pl dal Ola le pp lal, Ol Ale ji 
pa Td (ASI ya Jl 0d 1 Wash Gg) Abg. (Oni js oil gag Jagat Raga Rap AU Aid GS oya Ja) 1 JB dil lg 
JB Ad Aga OLI 0 pad ale poT pin ya LS SMU AI ya Jd Of memuai 2 UB SUS pb Sg) Ay € Oa 
(3 play 1 plg dat AI ala JB € Rina! Wglor AA MAL Alely ggb alert Ul wa, La ole pol alay: Jl dl 
Jet ad dala peaalah Mg oya TU ASI ya Jah SAN 0G Ol Jar 01,3 Lag Armadi) Kanak oo LS sk 
Ay USS LA Jaa lb dala ya ASI oya Sal 2 SAM OT Je V ya£ OK AP Ol yan La aa OI WUAS, . Oldl Als 
Aly 6 PAR La Ula Jayer gd pa AI Lele Ol Ang ji Ol Gde Lali) ISU ya US ASI oya dg Jarer MUA). bel 
Jet. 


Namun di sini lebih menjelaskan perbedaan Riwayat tentang siapa yang pertama kali berbicara 
dngan menggunakan bahasa arab.. 


2 Aslim Tas'ad Sie Pengajian 


Dalam kitab mufassol tarikh arab lil imam JAWWAD 'ALI : Dulunya nabi adam pertama kali 
menerima bhs dari surga adalah BHS ARAB, akan tetapi setelah lamanya masa , orang-orang 
pada mulai merubahnya dan menghilangkannya, tinggallah yang ada BAHASA SURIYAN ( bhs 
jaman bahola ), sebenarnya bhs suriyan hampir menyerupai bhs arab, hanya saja dalam segi 
lisannya, tetapi lughotnya telah banyak yang dirubah dikarenakan zaman yang berlalu. JADILAH 
orang sesudahnya menemuinya dalam bahasa suriyan dan semakin banyaknya sanak dan 
kerabat menyebabkan seolah2 bhs suriyan (bhs injil dahulu yang pendeta skrg aja puyeng 
membacanya ) adalah bahasa pertama . 
BJ Wati pang bg dug Weton Ap Al page Ul kn BJ Nasa: San an late Un gak Ul lu Un ad Ag Ulat IN se Aga Lalu Dop IN 
AI dna Al ya pal Aa JI (AN JIN cold JS IE CAN las A3 diaila yua Lea En yebad dlgale cyajIl Jgklaty Chu CA Lal 
cas AI 3 AB Agan Ya adat AS ya La Sal di yaa dil YI ayal! Galah USUS gg dia ya UT 3 SALAH JUag Apad Xu 
Haa su 
Mojang MOS Gaib ol! (ya » Cal Baja Saga Cal» Laga) ada Lala YaliA5 Lai 9 1192 gasal JB Lai yuall 


? Masaji Antoro 


Wa'alaikumsalam 
IS gel SNI 3 Ie Ah oo Yg oya dala JS ISU OI 1 de — Jae Of Aas Slouet JUy 
Ashab at-Ta'wiil berkata “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mengajari Nabi Adam As semua 


bahasa kemudian setiap anaknya berbicara dengan menggunakan satu bahasa hingga kemudian 
mereka berpisah menyebar dibeberapa negara”. | Al-Lubaab Fii Uluum al-Kitaab 11/368 |. 


kah era Bp JS Gas, Oka (3 1333 Ri 02 Ya oya dl) JS PUN pair pot ole Jong ye Ai Ob dual Jat Ju 


Ashab at-Ta'wiil berkata “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mengajari Nabi Adam As semua 
bahasa kemudian setiap anaknya berbicara dengan menggunakan satu bahasa hingga kemudian 
mereka berpisah menyebar dibeberapa negara, dan masing-masing mereka menguasai satu 
bahasa”. | Tafsiir as-Siraaj al-Muniir 1/52 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/476651695690977/ 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5661 ) 


2036. AL- IMAM MUHAMMAD AL BAAAIR AL HUSAIN! ( 
114H/732M) 


Oleh : Muhammad Mujtahig Mutlag 


AL- IMAM MUHAMMAD AL BAAOIR AL HUSAINI - 'ALAIHIR ROHMATU WAR RIDHWAAN 
(114 H/ 732 M) 


Nama lengkap dan silsilah beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin 
Ali bin Abi Thalib Al- @urosyi Al- Hasyimi (Rodhiallaahu 'anhum). Beliau lahir di kota Madiinatul 
Munawwaroh hari Jum'at 12 safar Tahun 57 H/676M dalam riwayat lain ada yang mengatakan 1 
Rajab 57H. 


Ayah nya dan sekaligus gurunya adalah Imam "Ali Zainal 'Aabidiin yang selamat dari tragedi 
karbala, putra dari Sayyid Syuhadaa' Sayyidinaa Husain bin 'Ali bin Abi Thaalib (Rodhiallaahu 
'anhum).. Dan ibu nya adalah Sayyidah Faathimah binti hasan bin "Ali (Radhiallaahu 'anhum). Dari 
pernikahan ini, maka lahirlah generasi pertama Ahlul Bayt yang kedua duanya bertemu, baik dari 
jalur Imam Hasan maupun Imam Husain, bertemu pada Sayyidina 'Ali Karomallaahu wajhah 
maupun Sayyidaatinaa Fathimah Az-Zahroo putri Rosuulullaah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam.. 


Nama panggilan beliau adalah Abu Ja'far. Meski beliau diberi banyak gelar seperti Abu 'Abdullah, 
Imam Muhammad Al-Bagir, Maulana AL-Bagir AL-Uluum, panggilan yang umum dikenal dan 
digunakan adalah Imam Muhammad Al-Bagir. Al-Bagir kata harfiah artinya memotong/ membelah. 
Digelari Al-Bagir (yang membelah bumi) karena kapasitas keilmuan beliau yang begitu mendalam 
sehingga diibaratkan dapat membelah bumi dan mengeluarkan isinya yang berupa pengetahuan- 
pengetahuan ( Al-Bagir Al-'Uluum). Mereka yang beruntung bertemu dan bertanya dengan beliau 
pasti akan puas, karena beliau membuka pengetahuan sampai ke akar akar nya, sampai ke asal 
usul nya, dan kemudian menyampaikan pengetahuan itu pada masyarakat luas. Dan yang pasti 
namanya harum dan tersohor sampai ke seantaro pelosok negri khusus nya jazirah arab kala itu.. 


Selama 34 Tahun beliau berada dalam perlindungan dan didikan ayahnya, Ali Zainal Abidin a.s. 
Selama hidupnya beliau tinggal di kota Madinah dan menggunakan sebagian besar waktunya 
untuk beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membimbing masyarakat ke 
jalan yang lurus. 


Al-lImam Ibnu Al-Madiny meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah (Radhiallaahu 'anhumaa) 
bahwasannya Jabir berkata kepada Imam Muhammad Al-Bagir yang pada waktu itu masih kecil, 
“Rasulullah SAW mengirimkan salam untukmu.” Beliau bertanya, “Bagaimana hal itu bisa terjadi?.” 
Jabir menjawab, “Pada suatu hari saya sedang duduk bersama Rasulullah SAW, sedangkan Al- 
Husain (cucu beliau) lagi bermain-main di pangkuan beliau. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 
Pada suatu saat nanti, dia (yaitu Al-Husain) akan mempunyai seorang putra yang bernama Ali 
(Zainal Abidin). Jika hari kiamat datang, akan terdengar seruan, “Berdirilah wahai pemuka para 
ahli ibadah.” Maka kemudian putranya (yaitu Ali-Zainal Abidin) itu akan bangun. Kemudian dia 
(yaitu Ali Zainal Abidin) akan mempunyai seorang putra yang bernama Muhammad. Jika engkau 
sempat menjumpainya, wahai Jabir, maka sampaikan salam dariku. “ 


Mengenai keilmuan dan ketaatannya, kita semak kata-kata Ahmad Ibnu Hajar Al-Makki al-Haitami 
Rahmatullaahi 'alaih , seorang ulama sunni ,beliau mengatakan dalam kitab nya "AS-SAWAA!A 
AL-MUHRIAO": 


"Imam Muhammad AL-Bagir telah menyingkapkan rahasia-rahasia pengetahuan dan 
kebijaksanaan, serta membentangkan prinsip-prinsip spiritual dan agama. Tak seorangpun dapat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5662 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyangkal keperibadiannya yang mulia, pengetahuan yang diberikan Allah, kearifan yang 
dikaruniakan oleh Allah dan tanggung jawab serta rasa syukurnya terhadap penyebaran 
pengetahuan. Beliau adalah seorang yang suci dan pemimpin spiritual yang sangat berbakat. Dan 
atas dasar inilah beliau terkenal dengan gelar al-bagir yang berarti pengurai ilmu. Beliau baik hati, 
bersih dalam keperibadian, suci jiwa, dan bersifat mulia. Imam mencurahkan seluruh waktunya 
dalam ketaatan kepada Allah (dan mempertahankan ajaran-ajaran nabi suci dan keturunannya). 
Adalah di luar kekuasaan manusia untuk menghitung pengaruh yang mendalam dan ilmu dan 
bimbingan yang diwariskan oleh Imam pada hati orang-orang beriman. Ucapan-ucapan beliau 
tentang kesalehan, pengetahuan dan kebijaksanaan, amalan dan ketaatan kepada Allah, begitu 
banyak sehingga isi kitab ini sungguh tidak cukup untuk meliput semuanya itu". 


Diriwayat kan bahwasanya Raja pernah memanggil beliau ke pengadilan yang di maksudkan 
untuk mencelakai beliau, tatkala Imam Al-Bagir muncul mendadak raja mengurungkan niat nya, 
meminta ma'af kepadanya, dan banyak hadiah yang diterima beliau, lalu di antarkan ke keluarga 
bani hasyim dengan cara yang terhormat. Ada yang menimpali dan bertanya kepada raja 
mengapa dia berbuat seperti ini, maka raja mengatakan : Ketika dia ( Imam Al-Bagir) datang, aku 
melihat dua singa yang sangat besar, satu di sebelah kanan nya dan satu yang lain berada di 
sebelah kiri nya yang mengancam ku untuk membunuh ku jika aku berencana mencelakai Al- 
Bagir. Ya, beliaulah waliullah yang di beri ke istimewaan oleh Allah dan sebagai wali nya untuk 
menyeru umat manusia ke jalan yang benar. Wali Gutub, yang memegang porosnya dunia,,, Saya 
pernah mendengar dari Al-habib Muhammad Luthfi bin yahya bahwa tak sembarangan untuk 
menjadi wali @utub, beliau haruslah seorang yang bersambung silsilah nya baik dari ayah atau ibu 
nya ke Rosuulullaah,,, inilah yang di namakan segitiga emas, dan jabatan inilah yang sedang di 
pegang oleh Al-Imam Muhammad Al-Bagir.. 


Al-Bagir Muhammad bin Ali bin al-Hussain adalah penerus dari ayahnya, Ali Zainal Abidin bin al- 
Hussain , dan orang yang meneruskan posisi imamah setelahnya. Dia melebihi saudara- 
saudaranya dalam bidang ilmu keagamaan, kesederhanaan dan kepemimpinan. Dan mereka 
semua tak dapat menggantikan posisinya, karena posisinya yang berkaitan dengan imamah, 
karena kedudukannya di mata Allah SWT, dan karena posisinya sebagai khalifah Rasulullah 
S.A.W. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada beliau. Dia adalah 
orang yang paling dikenal di antara mereka, satu-satunya yang dihormati baik oleh non-Syiah dan 
Syi'ah sendiri, dan yang paling mampu di antara mereka. Tidak ada satupun keturunan dari al- 
Hasan dan al-Hussain a.s. menunjukkan kemampuan yang sama dalam pengetahuan 
keagamaan, tradisi, sunnah-sunnah, pengetahuan tentang @ur'an , kehidupan Rasulullah 
Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, dan teknik kesusastraan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu 
Ja'far (Muhammad al-Bagir) Radhiallaahu 'anhu.Dia adalah pemimpin dari seluruh keluarga Bani 
Hasyim. Dia adalah pemimpin dari seluruh keturunan Ali. Sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W, para 
tabi'in, dan ulama-ulama muslim mengatakan banyaknya prinsip-prinsip keagamaan di bawah 
kepemimpinan Imam al-Bagir . Dengan kelebihan moral dan perilakunya dia menjadi tolak ukur 
dalam pengetahuan di keluarganya dan masyarakatnya. 


As-Syibli Nu'mani rahmatullaahi 'alaih menyebutkan dalam kitab nya "SIRAH AN-NU'MANI" : 

Ahlul bait adalah adalah sumber dari hadits hadits, figh, bahkan semua cabang ilmu agama, dan 
ini seluruhnya terdapat dalam diri seorang Muhammad Al-Bagir, karena beliau memiliki 
pengetahuan yang besar dan luas sekali terhadap Al-Guran dan sunnah sunnah/hadits) 


Rosuulullaah.. Banyak dari para tabi'in, Tabi'it tabi'iin, Fugohaa', dan mujtahidiin yang bertanya 
tentang ilmu ilmu agama kepada beliau. Namanya banyak kita temui dalam sanad hadits hadits 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5663 ) 


shohih. Beliau juga dikenal sebagai penyampai Sirah Nabawiyyah pri kehidupan baginda 
Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam serta keluarganya kepada yang lain. Beliau mencatat 
kembali kejadian-kejadian dari bermulanya sejarah (mubtada') dan kehidupan Rasulullah S.A.W. 
Kisah tentang kehidupan Rasulullah S.A.W (maghazi) dicatat dibawah kepemimpinannya. Rakyat 
mengikuti ajaran dari Rasulullah S.A.W secara murni dibawah kepemimpinannya dan bersandar 
kepadanya tentang ritual-ritual keagamaan dan haji yang dipelajarinya langsung dari utusan Allah 
SWT. Baik kaum Syiah maupun bukan syiah mengikuti kepemimpinannya. Orang-orang banyak 
belajar ilmu kalam darinya.Dan beliau di akui sebagai salah satu Fugohaa' yang masyhur dari 
Madinah, seorang laki laki terpelajar yang datang untuk menjawab semua persoalan yang ada. 
Sebuah kutipan terkenal ketika beliau ditanya tentang Surah An-nahl 43 yang bunyinya FAS'ALUU 
AHLADZ-DZIKRI IN KUNTUM LAA TA'LAMUUN, tanyakan lah kepada ahli dzikir jika kamu tidak 
mengetahui... maka jawabnya " Kamilah ahli dzikr.. 


Para Shoolihin dari kalangan ahlul bait tidak pernah mengejar dunia, juga tidak punya keinginan 
untuk hal kehidupan duniawi, mereka mencurahkan waktu dan hidupnya untuk melayani umat, 
mencari keridhoan Allah Ta'ala semata. Sebagaimana dalam pri kehidupan nya Imam Muhammad 
Al-bagir , karena beliau terkenal tidak hanya karena pengetahuan nya yang luas, tetapi juga 
karena kesholihan beliau, beliau menempatkan ibadah lebih dari segalanya.. Imam Abul Hasan Ali 
bin "Utsman Al-Hujwairi rahmatullaahi "Alaih dan @odhi Abu Iyad bin Musa Fazl Al-yahsubi 
Rahmatullaahi 'Alaih menyebutkan dalam karya nya masing masing "AL-KASYF AL-MAHJUUB 
dan AS-SYIFAA' " bahwa Abu Ja'far Muhammad Al-Bagir Radhiallaahu 'Anhu adalah seorang 
muslim yang sangat ta'at dan selalu menghabiskan waktu waktunya untuk beribadah kepada 
Allah. Beliau menghabiskan sebagian besar malam itu untuk beribadah dan memuliakan Allah 
Subhanahu Wata'aalaa.. Sebagai hasil dari pengabdian nya kepada Allah, beliau di anugrahi 
banyak keluasan ilmu, sehingga di berkahi dengan pengetahuan baik secara rahasia (ma'rifat) 
maupun yang nyata (syari'at) dari disiplin ilmu agama secara keseluruhan. 


Imam al-Bagir dikenal sebagai orang yang bersahaja dan sangat baik hati dan pemurah kepada 
yang memerlukan.Telah dilaporkan di bawah kepemimpinannya, dibawah kepemimpinan ayah- 
ayahnya., bahwa Rasulullah dan keluarga beliau sering berkata,"Hal yang terbaik dari pekerjaan 
ada tiga: menjaga saudara dengan harta, memberi keadilan kepada orang lain, dan menyebut 
nama Allah pada setiap saat." 


Beliau jika tertawa, beliau berkata, “Ya Allah, janganlah Engkau timpakan murka-Mu kepadaku.” 
Beliau adalah seorang yang mencintai dua orang yang agung, yaitu Abubakar dan Umar (semoga 
Allah meridhoi mereka berdua). 


Imam Bagir pernah berkata,"Rakyat telah menyebabkan banyak masalah bagi kami. Kami 
menyeru kepada mereka tapi mereka tidak perduli. Tapi jika kami tinggalkan, tidak akan ada yang 
membimbing." 


Imam juga pernah berkata,"Apa sebenarnya yang dibenci oleh mereka terhadap kami yang 
merupakan anggota keluarga dari Keluarga yang disucikan, keturunan dari kenabian, sumber 
kebajikan" 


Mengenai situasi pemerintahan yang terjadi di zaman beliau, dua tahun pertama dipimpin oleh Al- 
Walid bin Abdul Malik yang sangat memusuhi keluarga nabi dan dialah yang memprakarsai 
pembunuhan Ali Zainal Abidin. Dua tahun berikutnya beliau juga hidup bersama raja Sulaiman bin 
Abdul Malik yang sama jahat dan durjananya dengan selainnya, yang seandainya dibandingkan 
maka dia jauh lebih bejat dari penguasa Bani Umayyah yang sebelumnya. Kemudian tampuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5664 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepemimpinan berpindah ke tangan Umar bin Abdul Aziz, seorang penguasa Bani Umayyah yang 
bijaksana dan lain dari selainnya. Beliaulah yang menghapus kebiasaan melaknat Imam Ali bin Abi 
Thalib di setiap mimbar Jum'at, yang diprakarsai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan telah berjalan 
kurang lebih 70 tahun. Beliau pula yang mengembalikan tanah Fadak kepada Ahlu Bait Nabi yang 
pada waktu itu diwakili Imam Muhammad aL-Bagir. Namun sayang beliau tidak berumur panjang 
dan pemerintahannya hanya berjalan tidak lebih dari dua tahun lima bulan. Pemerintahan 
kemudian beralih ke tangan seorang pemimpin yang laim yaitu Hisyam bin Abdul Malik bin 
Marwan. 


Pemerintahan Hisyam diwarnai dengan kebejatan moral serta pengejaran dan pembunuhan 
terhadap para pengikut Ahlu Bait. Zaid bin Ali seorang keluarga rasul yang Alim dan syahid gugur 
di zaman ini. Hisyam kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan markas- 
markas Islam yang dipimpin oleh Imam Bagir . Salah seorang murid Imam al-Bagir yang bernama 
Jabir al-Ja'fi juga tidak luput dari sasaran pembunuhan. Namun, demi keselamatannya Imam 
Muhammad al-Bagir menyuruhnya agar pura-pura gila. Beliau pun menerima saran dari Imam dan 
selamat dari ancaman pembunuhan, karena penguasa setempat mengurungkan niatnya setelah 
yakin bahwa Jabir benar-henar gila. 


Ketika semua makar dan kejahatan yang telah ditempuh untuk menjatuhkan Imam Muhammad 
AL-Bagir tidak berhasil, sementara orang-orang semakin yakin akan keimamahannya, maka Bani 
Umayyah tidak punya alternatif lain kecuali pada tanggal 7 Zulhijjah 114 H, ketika Imam Al-Bagir 
berusia 57 tahun, Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan si penguasa yang zalim, menjadikan imam 
syahid dengan meracuninya, dan jenazahnya dibaringkan di Jannatul Bagi" Madinah. 


Ahlul Bait Nabi s.a.w berguguran satu demi satu demi mengharap ridha dari Allah SWT. Semoga 
salam dilimpahkan kepada mereka ketika mereka dilahirkan, di saat mereka berangkat 
menghadap Tuhannya, dan saat dibangkitkan kelak. 


Dari sebagian kalam mutiara beliau adalah : 

“Jika engkau menginginkan suatu kenikmatan itu terus padamu, maka perbanyaklah 
mensyukurinya. Jika engkau merasa rejeki itu datangnya lambat, maka perbanyaklah 
istighfar. Jika engkau ditimpa kesedihan, maka perbanyaklah ucapan 'Laa haula wa laa 
guwwata illaa billah. Jika engkau takut pada suatu kaum, ucapkanlah, “Hasbunallah wa 
nimal wakii?. Jika engkau kagum terhadap sesuatu, ucapkanlah, "Maa syaa'allah, laa 
guwwata illaa billah. Jika engkau dikhianati, ucapkanlah, Wa ufawwidhu amrii ilaallah, 
innaallaha bashiirun bil “ibaad'. Jika engkau ditimpa kesumpekan, ucapkanlah, 'Laa ilaaha 
illaa Anta, Subhaanaka innii kuntu minadz dzolimiin.' 

“Tidaklah hati seseorang dimasuki unsur sifat sombong, kecuali akalnya akan berkurang 
sebanyak unsur kesombongan yang masuk atau bahkan lebih.” 

“ Sesungguhnya petir itu dapat menyambar seorang mukmin atau bukan, akan tetapi tak akan 
menyambar seorang yang berdzikir.” 

“ Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada menjaga perut dan kemaluan.” 

“Seburuk-buruknya seorang teman itu adalah seseorang yang hanya menemanimu ketika 
kamu kaya dan meninggalkanmu ketika kamu miskin.” 

“Kenalkaniah rasa kasih-sayang di dalam hati saudaramu dengan cara engkau 
memperkenalkannya dulu di dalam hatimu.” 


Diantara kalam mutiara beliau yang lain, saat beliau berkata kepada putranya : 
" Wahai putraku, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya adalah kunci setiap 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5665 ) 


keburukan. Sesungguhnya engkau jika malas, maka engkau akan banyak tidak melaksanakan 
kewajiban. Jika engkau bosan, maka engkau tak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.” 


" Wahai anakku! Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara : 

o Pertama, Allah menyembunyikan redha-Nya dalam ketaatan kepada-Nya. Oleh itu, janganlah 
engkau memandang ringan sesuatu perbuatan taat, karena barangkali di dalamnya terdapat 
redha Allah. 

oKedua, Allah menyembunyikan murka-Nya dalam sesuatu maksiat. Oleh itu, janganlah 
engkau memandang ringan sesuatu maksiat, karena barangkali di dalamnya terdapat murka 
Allah. 

o Ketiga, Allah menyembunyikan wali-wali-Nya di dalam makhluk-Nya. Oleh itu, jangan sekali- 
kali engkau menghina (memandang rendah) seseorang, karena mungkin dia adalah wali 
Allah.” 


Banyak cerita dan puisi yang didedikasikan untuknya. Al-@urazi berkata : Duhai (engkau) yang 
membagi (bagir) ilmu pengetahuan (dan membuatnya tersedia) bagi orang-orang yang 
memerlukan dan tempat orang-orang mencari penyelesaian yang terbaik. 


Malik bin Ayan al-Juhi berkata tentangnya Ketika orang-orang mencari ilmu Aur'an, kaum Guraisy 
bersandar kepadanya. Jika seseorang hanya dapat bertanya dimanakah putra dari putrinya 
Rasulullah S.A.W, sedangkan engkau memperoleh ribuan cabang (ilmu pengetahuan) darinya. 
Engkau seperti bintang yang menyinari musafir pada kegelapan, engkau bagaikan gunung yang 
mewarisi luasnya ilmu pengetahuan. 


Imam Muhammad Al-Bagir wafat di kota Madinah 7 Zulhijjah pada tahun 117 H (dalam riwayat lain 
114 H atau 118 H) setelah memimpin jabatan ke imamahan selama 19 tahun dan disemayamkan 
di pekuburan Bagi', tepatnya di gubah Al-Abbas disamping ayahnya, lokasi yang banyak di 
makamkan disana para Ahlul bait, Syuhadaa' dan para Sahabat. Beliau berwasiat untuk dikafani 
dengan gamisnya yang biasa dipakainya shalat. Beliau meninggalkan 8 orang anak ( dalam 
riwayat lain 7 anak ), yaitu Ja'far Shodig, Abdullah, Ibrahim, Ubaidillah, Reza, Ali, Zainab dan 
Ummu Kultsum( Ummu Salamah). Putra beliau yang bernama Ja'far dan Abdullah dilahirkan dari 
seorang ibu yang bernama Farwah bintu @asim bin Muhammad bin Abubakar Ash-Shiddig. Dunia 
sangat beruntung sekali lewat adanya Imam Al-Bagir ini, karena beliau adalah seorang pendidik 
untuk banyak dari 'ulama Islam seta pelestari sunnah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad 
Shallallaahu 'Alaihi Wasallam.. Sangat disayangkan banyak yang tidak tahu tentang beliau yang 
sangat dihormati dan dalam jasa jasanya yang sangat banyak bagi kemajuan ilmu Islam 
khususnya. Muhammad bin Mahmud bin Khafindis menulis dalam RAUZATUS-SAFAA bahwa : 
Lidah dan pena tidak akan dapat menggambarkan manfa'at (jasa jasa nya) dan pri kehidupan 
Imam muhammad Al-Bagir . Semoga Allah senantiasa melimpahkan Jutaa'an Shalawat dan 
Salaam kepada rasuulullaah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam beserta keturunan keturunan nya,,, 
Aaamiin.... 


ROBBI FANFA'NAA BI BARKATIHIM xx WAHDINAL HUSNAA BIHURMATIHIM, WA AMITNAA 
FII THORIIGOTIHIM xx WA MU'AAFATIN MINAL FITANI, Syai'un lillaahi walahumul faatihah... 


Diambil dari beberapa sumber : 

- Syarhul 'Ainiyah, Nadzam Sayyidinaa Al-habib Al-@utub Abdullah bin Alwi Alhaddad Ba'alawy, 
karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alhabsyi Ba'alawy 

- As-Sawaa'ig Al-Muhrigoo, Sayyidinaa Syeikh Ibnu Hajar Al Makki Al Haitami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5666 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Siraah An-Nu'mani 
- Kasyful mahjub 

- As-Syifaa' 

- AL-Khishal 


Semoga bermanfa'at. | Muthlag's J. Link Asal : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/4945027272392071 


2334. BIOGRAFI SINGKAT IMAM MUSLIM 
Oleh : Mbah Jenggot (Diambil dari Grup PISS-KTB, Versi lama) 


Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama 
lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Gusyairi an Naisaburi. 
Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam 
sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di 
Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan 
perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, 
Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat 
peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. 


Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau 
telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika 
usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman 
berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan 
berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai 
menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah 
menyebutkan periwayatan hadits. 


Selain kepada Ad Dakhili, Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di 
berbagai tempat dan negara. Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari 
silsilah dan urutan yang benar sebuah hadits. Beliau, misalnya pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir 
dan negara-negara lainnya. Dalam lawatannya itu, Imam Muslim banyak bertemu dan 
mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. Di Khurasan, beliau 
berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih: di Ray beliau berguru kepada 
Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak beliau belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal 
dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz beliau belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar, 
di Mesir beliau berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadits 
lainnya. 


Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung 
untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. Kunjungannya yang terakhir beliau lakukan pada 
tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk 
bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Saat itu, Imam Bukhari yang memang lebih senior, 
lebih menguasai ilmu hadits ketimbang dirinya. 


Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5667 ) 


ribu hadits. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada Universitas Damaskus, 
Syria, hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih Muslim, berjumlah 3.030 
hadits tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya, berjumlah sekitar 10.000 
hadits. Sementara menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir, hadits yang terdapat dalam 
karya Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan 
pengulangan. Jumlah hadits yang beliau tulis dalam Shahih Muslim itu diambil dan disaring dari 
sekitar 300.000 hadits yang beliau ketahui. Untuk menyaring hadits-hadits tersebut, Imam Muslim 
membutuhkan waktu 15 tahun. 


Mengenai metode penyusunan hadits, Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh, dan 
ta'dil, yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Beliau juga 
menggunakan sighat at tahammul (metode-metode penerimaan riwayat), seperti haddasani 
(menyampaikan kepada saya), haddasana (menyampaikan kepada kami), akhbarana 
(mengabarkan kepada saya), akhabarana(mengabarkan kepada kami), dan gaalaa (ia berkata). 


Imam Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah ilmu hadits (sanad, matan, kritik, dan 
seleksinya) setelah Imam Bukhari. "Di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits 
hanya empat orang: salah satu di antaranya adalah Imam Muslim," komentar ulama besar Abu 
Guraisy Al Hafizh. Maksud ungkapan itu tak lain adalah ahli-ahli hadits terkemuka yang hidup di 
masa Abu Guraisy. 


Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari 

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu 
monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau 
lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, 
karena prestasinya di bidang ilmu hadits, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan 
ajaran Islam, setelah al-Guran. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat 
berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam. 


Melalui karyanya yang sangat berharga, al-Musnad ash-Shahih, atau al-Jami' ash-Shahih, selain 
menempati urutan kedua setelah Shahih Bukhari, kitab tersebut memenuhi khazanah pustaka 
dunia Islam, dan di Indonesia, khususnya di pesantren-pesantren menjadi kurikulum wajib bagi 
para santri dan mahasiswa. 


Pengembaraan (rihlah) dalam pencarian hadits merupakan kekuatan tersendiri, dan amat penting 
bagi perkembangan intelektualnya. Dalam pengembaraan ini (tahun 220 H), Imam Muslim 
bertemu dengan guru-gurunya, dimana pertama kali bertemu dengan Ga'nabi dan yang lainnya, 
ketika menuju kota Makkah dalam rangka perjalanan haji. Perjalanan intelektual lebih serius, 
barangkali dilakukan tahun 230 H. Dari satu wilayah ke wilayah lainnya, misalnya menuju ke Irak, 
Syria, Hijaz dan Mesir. 


Waktu yang cukup lama dihabiskan bersama gurunya al-Bukhari. Kepada guru besarnya ini, Imam 
Muslim menaruh hormat yang luar biasa. "Biarkan aku mencium kakimu, hai Imam Muhadditsin 
dan dokter hadits," pintanya, ketika di sebuah pertemuan antara Bukhari dan Muslim. 


Disamping itu, Imam Muslim memang dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah, sebagaimana al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5668 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bukhari yang memiliki kehalusan budi bahasa, Imam Muslim juga memiliki reputasi, yang 
kemudian populer namanya — sebagaimana disebut oleh Adz-Dzahabi — dengan sebutan 
muhsin dari Naisabur. 


Maslamah bin @asim menegaskan, "Muslim adalah tsaggat, agung derajatnya dan merupakan 
salah seorang pemuka (Imam)." Senada pula, ungkapan ahli hadits dan fugaha' besar, Imam An- 
Nawawi, "Para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan 
dan kepeloporannya dalam dunia hadits." 


Kitab Shahih Muslim 

Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama 
adalah karyanya, Shahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadits shahih lainnya, kitab Shahih Muslim 
memiliki karakteristik tersendiri, dimana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada 
ekstraksi yang resmi. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir dari satu pokok 
bahasan. Disamping itu, perhatiannya lebih diarahkan pada mutaba'at dan syawahid. 


Walaupun beliau memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadits, Imam Muslim sekali- 
kali tidak bermaksud mengungkap figih hadits, namun mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanad. 
Karena beliau meriwayatkan setiap hadits di tempat yang paling layak dengan menghimpun jalur- 
jalur sanadnya di tempat tersebut. Sementara al-Bukhari memotong-motong suatu hadits di 
beberapa tempat dan pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. Sebagai murid yang 
shalih, beliau sangat menghormati gurunya itu, sehingga beliau menghindari orang-orang yang 
berselisih pendapat dengan al-Bukhari. 


Kitab Shahih Muslim memang dinilai kalangan muhaditsun berada setingkat di bawah al-Bukhari. 
Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang 
kitabnya al-Bukhari. 


Sebenarnya kitab Shahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur'ah, salah seorang kritikus hadits 
terbesar, yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadits. Lantas, Imam 
Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena 
Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya berdasarkan kriteria 
pribadi semata, dan hanya meriwayatkan hadits yang diterima oleh kalangan ulama. Sehingga 
hadits-hadits Muslim terasa sangat populis. 


Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Bagi, kitab Shahih Muslim memuat 3.033 hadits. 
Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadits, 
namun beliau mendasarkannya pada subyek-subyek. Artinya jika didasarkan isnad, jumlahnya 
bisa berlipat ganda. 


Antara Imam al-Bukhari dan Imam Muslim 

Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mustafa “Adzami dalam bukunya Studies in 
Hadith Methodology and Literature, mengambil keuntungan dari Shahih Bukhari, kemudian 
menyusun karyanya sendiri, yang tentu saja secara metodologis dipengaruhi karya al-Bukhari. 


Antara al-Bukhari dan Muslim, dalam dunia hadits memiliki kesetaraan dalam keshahihan hadits, 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5669 ) 


walaupun hadits al-Bukhari dinilai memiliki keunggulan setingkat. Namun, kedua kitab hadits 
tersebut mendapatkan gelar sebagai as-Shahihain. 


Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih unggul antara Shahih Muslim dengan 
Shahih Bukhari. Jumhur Muhadditsun berpendapat, Shahihul Bukhari lebih unggul, sedangkan 
sejumlah ulama Marokko dan yang lain lebih mengunggulkan Shahih Muslim. Hal ini 
menunjukkan, sebenarnya perbedaannya sangatlah sedikit, dan walaupun itu terjadi, hanyalah 
pada sistematika penulisannya saja, serta perbandingan antara tema dan isinya. 


Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Shahih Bukhari atas Shahih Muslim, antara lain, karena 
Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru 
dan murid dalam hadits Mu'an'an: agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Sementara 
Muslim menganggap cukup dengan "kemungkinan" bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak 
adanya tadlis. 


Al-Bukhari mentakhrij hadits yang diterima para perawi tsaggat derajat utama dari segi hafalan 
dan keteguhannya. Walaupun juga mengeluarkan hadits dari rawi derajat berikutnya dengan 
sangat selektif. Sementara Muslim, lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. 
Disamping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada al- 
Bukhari. 


Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Shahih Muslim beralasan — sebagaimana 
dijelaskan Ibnu Hajar —, bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan 
redaksinya, karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber di masa kehidupan 
guru-gurunya. Beliau juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana 
Bukhari lakukan. Dan sejumlah alasan lainnya. 


Namun prinsipnya, tidak semua hadits Bukhari lebih shahih ketimbang hadits Muslim dan 
sebaliknya. Hanya pada umumnya keshahihan hadits riwayat Bukhari itu lebih tinggi derajatnya 
daripada keshahihan hadits dalam Shahih Muslim. 


Karya-karya Imam Muslim 

Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya, antara lain seperti: 1) Al-Asma' wal-Kuna, 2) 
Irfadus Syamiyyin, 3) Al-Argaam, 4) Al-intifa bi Juludis Siba', 5) Auhamul Muhadditsin, 7)At-Tarikh, 
8) At-Tamyiz, 9) Al-Jami', 10) Hadits Amr bin Syu'aib, 11) Rijalul “Urwah, 12)Sawalatuh Ahmad bin 
Hanbal, 13) Thabagat, 14) Al-'lal, 15) Al-Mukhadhramin, 16) Al-Musnad al-Kabir, 17) Masyayikh 
ats-Tsawri, 18) Masyayikh Syu'bah, 19) Masyayikh Malik, 20) Al-Wuhdan, 21) As-Shahih al- 
Masnad. Kitab-kitab nomor 6, 20, dan 21 telah dicetak, sementara nomor 1, 11, dan 13 masih 
dalam bentuk manuskrip. Sedangkan karyanya yang monumental adalah Shahih dari judul 
singkatnya, yang sebenarnya berjudul, Al-Musnad as-Shahih, al-Mukhtashar minas Sunan, bin- 
Nagli al- Adl “anil “Adl “an Rasulillah. 


Wafatnya Imam Muslim 


Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT 
merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan 
orang-orang yang sholeh. Amiin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5670 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2344. SIAPAKAH DZULGARNAIN ? 


PERTANYAAN : 
Imam-Syafiie As-Shoghirokh 
Assalamu'alaikum. Mau tanya Nich Syulkarnain Itu Siapa Ya..? Dan sejarah nya bagaimana..? 


JAWABAN : 

2 Mbah Godek 

Wa'alaykumus salaam, surat alkahfi ayat 83-84 

Wgkay ye 133 gel J3 ito Kala a53 

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan 
bacakan kepadamu cerita tantangnya." 


UK Gan SE ja IS sh La 
Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah 
memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. 


JA GA JII AN ST op 9G) | ig 00 63 ORA Y OoELI dal 4 Jai BEN Oya j3 
Os AI ya AYI UM yag duga da3 Can OS, Ye, Et « J3 OS Las « J3 OS SA ai (UI ri, al 
La pa PMII Hkelg dye gd os Jadi 1 OS Obpid ya Pad SU 4 ga Ulik Jay 1 MY dh SA 
SA ata jl G3 Gali 

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain, yang bertanya adalah orang 
yahudi atau orang guraisy dengan memakai isyaroh yahudi, dzulgornain adalah raja iskandar dari 
bangsa yunani,ada yang bilang dari bagsa romawi, dzulgornain adalah lelaki yang sholih,ada yang 
bilang beliau adalah Nabi ada yang bilang beliau adalah Malakan dengan menfathah lam 
(malaikat), tapi yang shohih dengan mengkasroh lam (malik/raja) dan terjadi perbedaan pendapat 
kenapa bisa dinamakan dzulgornain, ada yang mengatakan beliau memakai 2 gelungan dari 
rambutnya seperti ke tanduk maka dinamakanlah beliau sebagai dzulgornain (mempunyai 2 
tanduk), ada yang berpendapat bahwa beliau sudah menjelajah sampai ke arah timur maupun 
barat seolah-olah beliau memperoleh 2 tanduk dunia 


2 Laskar Saridin 
Bismillah, surat alkahfi ayat 83-88 


Ps KAA oi 3 os wijtn 
Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan 
bacakan kepadamu cerita tantangnya." 


ai Kr aa SI 
Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah 
memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, 
Lam wib 
maka diapun menempuh suatu jalan. 


Pan 4 0 2. a AB aa 3 00.0 td 03 0... nd Pama o- : & ko. o0@ - 0 2 3 
bin ta Jos5 Of Tol Kodias OT UI yel Ul Ui La Unit 0133 Ata pap BHS Under pati Lp jai da IS ct 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5671 ) 


Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenamdi 
dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: "Hai 
Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. 


LS Uda ai Ae) da aa Uus db ya Ul JG 
Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, 
kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak 
ada taranya 


Dia Uya Join uan Tn Ab lndllo Jas) Gt La Uh, 
Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai 
balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami". 


Dzulgornain adalh iskandar yang jadi raja dunia, ada pendapat bahwa dunia ini dimiliki 2 orang 
mukmin yaitu dzulgornain dan sulaiman dan dimiliki 2 orang kafir yaitu namrud dan yakhtansir 
yang hidupnya setelah namrud. Masalah dzulgornain terjadi perbedaan pendapat ada yang bilang 
beliau adalah hamba yang sholih yang diberi anugrah Alloh bisa memiki dunia dan memberinya 
ilmu dan hikmah/bijaksana bahkan bisa menundukkan cahaya dan kegelapan,jika beliau berjalan 
diwaktu malam maka cahaya menerangi jalan didepannya dan kegelapan mengepungnya dari 
arah belakang, ada yang bilang dzulgornain adalah seorang Nabi, bahkan ada yang bilang beliau 
adalah salah 1 dari malaikat. 


OS 0 mai, Sg OLS. Olamkng 6 Uni AI 9S 1 Olinga USA Jd. Lia SL SAI AYI G3 
Rak! 3 pg! d pum y Aro! damai 6 KASIH) lali Olesi) 6 2) Al AKA Ula Tang OS 1 Jak th Hilipely . yh lag 
ASIYU ya Sai dy. Tai Jah lay oya MI ab Ag dala aa ol Arka Gm ih 

Jose! 0 gr3 G3 JdBNI Ogan Jajl Gili ye LSI (2/ 693, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/582826845073461/ 


2423. BIOGRAFI SYEIKH IBNU AAJURUUMI 


Oleh: Ceng Anoom 
SYEIKH IBNU AAJURUUMI 


Nama lengkap Syeikh Ibnu Ajurrim adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud 
Al-Shinhdji, dengan mengkasrahkan huruf Shod, bukan dengan memfathahkannya seperti yang 
sering disebutkan oleh sebagian kalangan. 


Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hamidi, kalimat Al-Shinhaji ini dinisbatkan kepada salah satu 
kabilah yang berada di Negeri Maroko yaitu kabilah Shinhajah. Nama ini kemudian dikenal 
sebagai Ibnu Ajurrim. 


Kata Ajurriim menurut Ibnu “mad Al-Hanbaly dalam kitab Syadzarat Al-Dzahab formulasinya 
dengan memfathahkan huruf Alif mamdtidah, mendhommahkan huruf Jim dan mentasydidkan 
huruf Ro. 


Syeikh Shalih Al-Asmary telah menyebutkan dalam kitabnya “Idhdh Al- Mugaddimah Al- 
Ajurrumiyyah”, bahwa kata Ajurrum ini setidaknya memiliki lima aksen yang berbeda dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5672 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memformulasikan kelima huruf Hijaiyah ini. 


Pertama, riwayat Ibnu “Angg' yang dikuatkan oleh Imam Suyuthi dalam Bughyat Al-Wu'at yaitu 
dengan memfathahkan huruf Alif mamdtidah, mendhommahkan huruf Jim dan mentasydidkan 
huruf Ro, dibaca Ajurrim. 


Kedua, aksen yang diriwayatkan dari Al-Jamal Al-Muthoyyib yaitu dengan memfathahkan huruf 
Jim, jadi dibaca Ajarrum. 


Ketiga, pendapat yang dinukil oleh Ibnu Ajurrum sendiri yang ditulis oleh Ibnu Al-Hajjaj dalam kitab 
“Al-Agdu Al-Jauhary” dengan formulasi huruf Hamzah tanpa dipanjangkan yang difathahkan, huruf 
Jim yang disukunkan dan huruf Ro tanpasyiddah jadi dibaca Ajrim. 


Keempat, Aksen yang ditulis oleh Ibnu Maktum dalam Tadzkirohnya yaitu Akrum, bukan dengan 
huruf Jim melainkan dengan huruf Kaf. 


Kelima, yang diriwayatkan oleh Ibnu '“Angg' bahwa banyak orang membacanya dengan 
menghapus huruf Hamzahnya sehingga dibaca Jurrim. 


Kata Ajurrim ini, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu “Ang9' dan dikuatkan oleh Imam Shuyuthi 
dan Ibnu Al-Haj, berasal dari bahasa Barbarian -sebuah bangsa yang mayoritas kabilahnya 
menempati pegunungan di wilayah Afrika bagian selatan- yang berarti Al-Fagir Al-Shufy. 


Ibnu Ajurrim dilahirkan di kota Fasa -sebuah kota besar di Negara Maroko- pada tahun 672 H 
dan wafat di kota itu pada hari Senin ba'da Dzuhur, 20 Shafar 723 H. 


Beliau menimba ilmu di Fasa, hingga pada suatu hari beliau bermaksud untuk menunaikan ibadah 
haji ke tanah suci. Ketika melewati Mesir, beliau singgah di Kairo dan menuntut ilmu kepada 
seorang ulama nahwu termasyhur asal Andalusia, yaitu Abu Hayyan -pengarang kitab Al-Bahru 
Al-Muhith- sampai mendapat restu untuk mengajar dan dinobatkan sebagai salahsatu imam dalam 
ilmu gramatikal bahasa arab atau ilmu nahwu. 


Selain terkenal sebagai ulama nahwu, beliau juga terkenal sebagai ahli fikih, sastrawan dan ahli 
matematika, di samping itu beliau menggeluti ilmu seni lukis, kaligrafi dan tajwid. Karya yang 
dipersembahkannya berupa kitab-kitab yang ia karang dalam bentuk arjuzah, bait-bait nadzam 
dalam ilmu giro'at dan lain sebagainya. Dua diantara karyanya yang terkenal adalah kitab “Fara'id 
Al-Ma'ani fi Syarhi Hirzi Al-Amani dan kitab “Al-Mugaddimah Al-Ajurrimiyyah”. 


Identitas Kitab 


Dalam penamaannya kitab ini dikenal dengan nama yang dinisbatkan kepada pengarangnya, 
sehingga kitab ini dikenal dengan nama Al-Ajurrimiyyah atau Al-Jurmiyyah. Sebagaimana 
tatacara penisbatan dalam gramatikal bahasa arab bahwa murokkab idhofi (kata kompleks) yang 
disandarkan seperti kata Ibnu Ajurrim pada bab nisbat biasanya dihapus awal katanya dan 
dinisbatkan pada kata kedua. (lihat Alfiah Ibnu Malik, Bab Nasab bait 870-871). 


Kitab ini dikenal juga dengan nama Al-Mugaddimah Al-Ajurrimiyyah atau Mugaddimah Ibnu 
Ajurrim. Dinamakan Mugaddimah karena bentuk karangannya adalah mugaddimah atau dalam 
bahasa indonesianya bentuk karangan prosa bukan berupa bait-bait nadzam. 


Selain tidak memberi nama khusus pada kitabnya, Ibnu Ajurrim juga tidak menyebutkan kapan 
kitab ini dikarang sehingga para penulis biography tidak mengetahui secara pasti kapan kitab ini 
disusun. Hanya saja Ibnu Maktum yang sejaman dengan Ibnu Ajurrim dalam Tadzkirahnya 
menyebutkan bahwa kitab itu dikarang sekita tahun 719 H. 


Adapun tempat penulisan kitab ini, Al-Ra'i, Ibnu Al-Haj dan Al-Hamidy meriwayatkan bahwa Ibnu 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5673 


Ajurrim mengarang kitab ini sepanjang perjalanan beliau menuju Makkah. Imam Suyuthy dalam 
Bughyat Al-Wu'at menyebutkan bahwa Ibnu Ajurrim berkiblat pada ulama Kufah dalam karangan 
nahwunya. Hal ini dibuktikan dalam pembahasan asma' al-khamsah yang merupakan pendapat 
ulama Kufah, sedang ulama Bashrah menambahkannya menjadi asma' al-sittah. Hal lain yang 
mengindikasikan ke-Kufah-annya adalah dengan memasukan “kaifama” dalam jawazim, adalah 
hal yang ditentang oleh ulama Bashrah. 


Kitab ini mendapat apresiasi yang sangat besar baik dari kalangan para ulama maupun para 
murid. Bentuk apresiasi ini terlihat dari munculnya para ulama yang menciptakan bait-bait nadzam, 
syarah dan komentar dari kitab ini. Pengarang kitab “Kasyfu Al-Dzunin” menyebutkan bahwa 
diperkirakan lebih dari sepuluh kitab yang menjadi nadzam, syarah, dan komentar dari kitab ini. 


Diantara yang menciptakan bait-bait nadzam dari kitab ini adalah Abdul Salam Al-Nabrawy, 
Ibrahim Al-Riyahy, “Ala Al-Din Al-Alusy dan yang paling terkenal adalah kitab “Matnu Al-Durrah Al- 
Bahiyyah” karangan Syarafuddin Yahya Al-'Imrithy. 


Adapun yang menjadi syarah kitab ini diantaranya adalah, 

1. Kitab “Al-Mustagil bi Al-Mafhumiyyah fi Syarhi Alfadzi Al-Ajurrimiyyah” yang dikarang oleh 
Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Maliky yang dikenal sebagai Al-Ra'i Al- 
Andalusy Al-Nahwy Al-Maghriby. 

2. Kitab “Al-Durrah Al-Nahwiyyah fi Syarhi Al-Ajurrimiyyah” karangan Muhammad bin 
Muhammad Abi Ya'la Al-Husainy Al-Nahwy. 

3. Kitab “Al-Jawahir Al-Mudhiyyah fi halli Alfadz Al-Ajurrimiyyah” karangan Ahmad bin 
Muhammad bin Abdul Salam. 


Al-Hamidy dalam hasyiahnya menceritakan bahwa Ibnu Ajurrum setelah selesai mengarang kitab 
ini, beliau melemparkan kitabnya ke laut dan berkata: “Jika kitab ini murni karena mengharap ridha 
Allah maka ia tidak akan basah”, dan kitab itu tetap kering. Wallahu a'lam. 


F0035. SIAPAKAH AYAH NABI IBRAHIM 


Oleh Mbah Jenggot 


Masalah di atas merupakan masalah yang kontroversial. Barangkali untuk sebagian orang, 
masalah ini sudah selesai, dengan pengertian bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah kafir, penyembah 
sekaligus pembuat patung. Dan kebanyakan dari kaum muslimin meyakini seperti itu. Padahal ada 
sebagian mufassirin dan ulama yang berpendapat bahwa ayah nabi Ibrahim seorang mukmin, 
paling tidak, ia hidup pada zaman fatrah . Sehingga ia tidak bisa dikatakan kafir dan juga tidak bisa 
dikatakan beriman, karena misi dan dakwah para nabi tidak sampai kepadanya. 


Tulisan ini mencoba ingin mendobrak apa yang dianggap pasti kebenarannya oleh mayoritas 
muslimin. 


Pertama ingin ditegaskan bahwa kekufuran ayah nabi Ibrahim bukan bagian dari ajaran Islam 
yang esensial ( al ma'lum minaddini bi al dharurah ), sehingga kekufurannya masih bisa dikaji 
ulang. 


Dan kalau ada pendapat yang bertentangan dengan pendapat mayoritas dalam masalah ini, maka 
jangan diartikan sebagai pertentangan terhadap ajaran agama, karena, malah, bisa jadi pendapat 
mayoritas yang keliru. 


Kedua bahwa untuk menilai seseorang itu kafir tidak semudah membalik telapak tangan. Penilaian 
ini sebenarnya hak Allah swt. dan dalam tataran syar'i membutuhkan kehati-hatian. Termasuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5674 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diantaranya apakah Abu Thalib kafir atau mukmin ? 


Dalil yang dijadikan sebagai dasar pengkafiran ayah nabi Ibrahim adalah beberapa ayat yang 
menyebutkan Azar sebagai " ab " Ibrahim. Misalnya ayat yang berbunyi, " Ingatlah ( ketika ), 
Ibrahim berkata kepada " ab "nya Azar, " Apakah anda menjadikan patung-patung sebagai tuhan ? 
. Sesungguhnya Aku melihatmu dan kaummu berada pada kesesatan yang nyata ".( al An'am 74) 


Atas dasar ayat ini, ayah Ibrahim yang bernama Azar adalah seorang kafir dan sesat. Kemudian 
ayat lain yang memuat permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya ditolak oleh Allah dikarenakan 
dia adalah musuh Allah (al Taubah 114). 


Menarik kesimpulan dari ayat di atas dan sejenisnya bahwa ayah nabi Ibrahim seorang kafir terlalu 
tergesa-gesa, karena kata " abun " dalam bahasa Arab tidak hanya berarti ayah kandung saja. 
Kata ini juga juga berarti, ayah tiri, paman, dan kakek. 


Misalnya al @ur'an menyebutkan Nabi Ismail sebagai " ab " Nabi Ya'kub as., padahal beliau 
adalah paman Nabi Ya'kub as. "Adakah kalian menyaksikan ketika Ya'kub kedatangan (tanda- 
tanda) kematian, ketika ia bertanya kepada anak-anaknya, " Apa yang kalian sembah 
sepeninggalku ? ". Mereka menjawab, " Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah- 
ayahmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Esa, dan kami hanya kepadaNya kami berserah 
diri ".( al Bagarah 133 ). 


Dalam ayat ini dengan jelas kata "aabaaika " bentuk jama' dari " ab " berarti kakek (Ibrahim dan 
Ishak ) dan paman ( Ismail ). Dan juga kata " abuya " atau " buya " derivasi dari "ab " sering 
dipakai dalam ungkapan sehari-hari bangsa Arab dengan arti guru, atau orang yang berjasa dalam 
kehidupan. 


Dari keterangan ringkas ini, kita dapat memahami bahwa kata " ab " tidak hanya berarti ayah 
kandung, lalu bagaimana dengan kata "ab " pada surat al An'am 74 dan al Taubah 114 ?. Dengan 
melihat ayat-ayat yang menjelaskan perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim as. akan jelas bahwa 
seorang yang bernama " Azar ", penyembah dan pembuat patung, bukanlah ayah kandung 
Ibrahim, melainkan pamannya atau ayah angkatnya atau orang yang sangat dekat dengannya. 


Pada permulaan dakwahnya, Nabi Ibrahim as. mengajak Azar sebagai orang yang dekat 
dengannya, "Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah Syaitan, sesungguhnya Syaitan itu 
durhaka Tuhan yang Maha Pemurah ".( Maryam 44 ). 


Namun Azar menolak dan bahkan mengancam akan menyiksa Ibrahim. 


Kemudian dengan amat menyesal beliau mengatakan selamat jalan kapada Azar, dan berjanji 
akan memintakan ampun kepada Allah untuk Azar. " Berkata Ibrahim, " Salamun 'alaika, aku akan 
memintakan ampun kepada Tuhanku untukmu ".( Maryam 47 ). 


Kemudian al @uran menceritakan bahwa Nabi Ibrahim as. Menepati janjinya untuk memintakan 
ampun untuk Azar seraya berdoa, " Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan gabungkan aku 
bersama orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang 
datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh 
kenikmatan, dan ampunilah ayahku ( abii ), sesungguhnya ia adalah termasuk golongan yang 
sesat. Jangnlah Kamu hinakan aku di hari mereka dibangkitkan kembali, hari yang mana harta 
dan anak tidak memberikan manfaat kecuali orang yang menghadapi Allah dengan hati yang 
selamat ".(al Syua'ra 83-89 ). 


Allamah Thaba'thabai menjelaskan bahwa kata " kaana " dalam ayat ke 86 menunjukkan bahwa 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5675 ) 


doa ini diungkapkan oleh Nabi Ibrahim as. Setelah kematian Azar dan pengusirannya kepada Nabi 
Ibrahim as. ( Tafsir al Mizan 7/163). 


Setelah Nabi Ibrahim as. mengungkapkan doa itu, dan itu sekedar menepati janjinya saja kepada 
Azar, Allah menyatakan bahwa tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun untuk orang 
musyrik, maka beliau berlepas tangan ( tabarri ) dari Azar setelah jelas bahwa ia adalah musuh 
Allah swt. (lihat surat al Taubah 114 ) Kemudian pada perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim yang 
terakhir, beliau datang ke tempat suci Mekkah dan mempunyai keturunan, kemudian membangun 
kembali ka'bah, beliau berdoa, " Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua walid- ku dan kaum 
mukminin di hari tegaknya hisab ".( Ibrahim 41 ). 


Kata " walid " hanya mempunyai satu makna yaitu yang melahirkan. Dan yang dimaksud dengan " 
walid " disini tidak mungkin Azar, karena Nabi Ibrahim telah ber-tabarri dari Azar setelah 
mengetahui bahwa ia adalah musuh Allah ( al taubah 114 ). Dengan demikian, maka yang 
dimaksud dengan walid disini adalah orang tua yang melahirkan beliau, dan keduanya adalah 
orang-orang yang beriman. Selain itu, kata walid disejajarkan dengan dirinya dan kaum mukminin, 
yang mengindikasikan bahwa walid- beliau bukan kafir. Ini alasan yang pertama. 


Alasan yang kedua, adalah ayat yang berbunyi, " Dan perpindahanmu ( tagallub) di antara orang- 
orang yang sujud ".( al Syua'ra 219 ). Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimakasud 
dengan ayat ini adalah bahwa diri nabi Muhammad saww. berpindah-pindah dari sulbi ahli sujud 
ke sulbi ahli sujud. Artinya ayah-ayah Nabi Muhammad dari Abdullah sampai Nabi Adam adalah 
orang-orang yang suka bersujud kepada Allah. (lihat tafsir al Shofi tulisan al Faidh al Kasyani 4/54 
dan Majma' al Bayan karya al Thabarsi 7/323 ). 

Nabi Ibrahim as. beserta ayah kandungnya termasuk kakek Nabi Muhammad. Dengan demikian, 
ayah kandung Nabi Ibrahim as adalah seorang yang ahli sujud kepada Allah swt. . 

Sumber Tulisan :Al-Habib Muhammad Assegaf (Kelahiran Malang dan Sekarang Tinggal di 
Belanda) 


NASAB NABI MUHAMMAD- NABI IBRAHIM 
AS gt LA og ENI At ya AN Aa Gr AAL (Adi dala) mela AI Gi Goa (eleny dale AI Jun) AAL ai 
AP 1 Il 1 —G 3 SD AL Ai LS PH 3 Sl 
malah Gp IS ya OLS ey drama Gp JJ Gt laa gt AI Gp IS aa yi JP 03 BS 
MUHAMMAD SAW bin ABDULLAH bin ABDUL MUTHALIB (SYAIBAH) bin HASYIM ( AMRU) bin 
ABDU MANAF (AL MUGHIRAH) bin GUSHAY (ZAID) bin KILAB bin MURAH bin KA'B bin LU'AY 
bin GHALIB bin FIHR ( julukannya @URAISY dan jadi cikal bakal nama kabilah @URAIS) bin 


MALIK bin AN-NADHR (alias GAIS) bin KINANAH bin KHUZAIMAH bin MUDRIKAH (AMIR) bin 
ILYAS bin MUDHAR bin NIZAR bin MA'AD bin ADNAN bin Isma'il bin Ibrahim. 


F0051. Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid “Abdul 
Karim Al-Barzanjiy 


Oleh Mbah Jenggot 


Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid “Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul 
al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Junjungan Nabi s.a.w. dari keluarga Saadah al- 
Barzanji yang masyhur berasal dari Barzanj di Irag. Beliau dilahirkan di Kota Madinah al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5676 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Munawwarah pada tahun 1126H. Segala usul Sayyid Jafar semuanya merupakan ulama 
terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amal, keutamaan dan kesholehan. Sayyid Muhammad 
bin “Alwi bin “Abbas al-Maliki dalam “Haul Ihtifaal bi dzikra al-Mawlid an-Nabawi asy-Syarif" 
menulis pada halaman 99 :- 


Al-Allaamah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid Ja'far bin Hasan bin “Abdul Karim al-Barzanji 
adalah MUFTI ASY-SYAFI'IYYAH di Kota Madinah al-Munawwarah. Telah berlaku perselisihan 
tentang tarikh kewafatannya, di mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada 
tahun 1177H. Imam az-Zubaidi dalam “al-Mu'jam al-Mukhtash” menulis bahawa beliau wafat 
tahun1184H, di mana Imam az-Zubaidi pernah berjumpa dengan beliau dan menghadiri majlis 
pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia. Beliau adalah pengarang kitab mawlid yang masyhur 
dan terkenal dengan nama “Mawlid al-Barzanji“. Sebahagian ulama menyatakan bahawa nama 
karangannya tersebut sebagai “'gdul Jawhar fi mawlid an-Nabiyyil Azhar“. Mawlid karangan beliau 
ini adalah di antara kitab mawlid yang paling tersohor dan paling luas tersebar ke pelosok negeri 
“Arab dan Islam, baik di Timur maupun di Barat. Bahkan ramai kalangan “Arab dan 'Ajam yang 
menghafalnya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang 
munasabah. Kandungannya merupakan khulaashah (ringkasan) sirah nabawiyyah yang meliputi 
kisah lahir baginda, perutusan baginda sebagai rasul, hijrah, akhlak, peperangan sehingga 
kewafatan baginda................ 


Kitab “Mawlid al-Barzanji” ini telah disyarahkan oleh al-Allaamah al-Fagih asy-Syaikh Abu 
“Abdullah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba'ilisy yang wafat tahun 
1299H dengan satu syarah yang memadai, cukup elok dan bermanfaat yang dinamakan “al-Gawl 
al-Munji 'ala Mawlid al-Barzanji” yang telah banyak kali diulang cetaknya di Mesir. 


Di samping itu, kitab Mawlid Sidi Ja'far al-Barzanji ini telah disyarahkan pula oleh para ulama 
kenamaan umat ini. Antara yang masyhur mensyarahkannya ialah Syaikh Muhammad bin Ahmad 
Ilyisy al-Maaliki al-Asy'ari asy-Syadzili al-Azhari dengan kitab “al-Gawl al-Munji “ala Mawlid al- 
Barzanji". Beliau ini adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif, bermazhab Maliki 
lagi Asy'ari dan menjalankan Thorigah asy-Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217H (1802M) 
dan wafat pada tahun 1299H (1882M). 


Selain itu ulama kita kelahiran Banten, Pulau Jawa, yang terkenal sebagai ulama dan penulis yang 
produktif dengan banyak karangannya, yaitu Sayyidul “Ulama-il Hijaz, an-Nawawi ats-Tsani, 
Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah yang lathifah bagi “Mawlid al- 
Barzanji” dan karangannya itu dinamakannya “Madaarijush Shu'uud ila Iktisaa-il Buruud”. 
Kemudian, Sayyid Ja'far bin Sayyid Isma'il bin Sayyid Zainal “Abidin bin Sayyid Muhammad al- 
Hadi bin Sayyid Zain yang merupakan suami kepada satu-satunya anak Sayyid Ja'far al-Barzanji, 
telah juga menulis syarah bagi “Mawlid al-Barzanji” tersebut yang dinamakannya “al-Kawkabul 
Anwar “ala “Igdil Jawhar fi Mawlidin Nabiyil Azhar“. Sayyid Ja'far ini juga adalah seorang ulama 
besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Beliau juga merupakan seorang Mufti Syafi'iyyah. Karangan- 
karangan beliau banyak, antaranya: “Syawaahidul Ghufraan “ala Jaliyal Ahzan fi Fadhaa-il 
Ramadhan", “Mashaabiihul Ghurar 'ala Jaliyal Kadar” dan “Taajul Ibtihaaj “ala Dhau-il Wahhaaj fi 
Israa wal Mi'raaj“. Beliau juga telah menulis sebuah managib yang menceritakan perjalanan hidup 
dan ketinggian nendanya Sayyid Ja'far al-Barzanji dalam kitabnya “ar-Raudhul A'thar fi Managib 
as-Sayyid Ja'far". 


Kembali kepada Sidi Ja'far al-Barzanji, selain dipandang sebagai mutti, beliau juga menjadi khatib 
di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan sahaja 
kerana ilmu, akhlak dan tagwanya, tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5677 ) 


Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. 
Diceritakan bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau sedang menyampaikan khutbah 
Jumaatnya, seseorang telah meminta beliau beristisga memohon hujan. Maka dalam khutbahnya 
itu beliau pun berdoa memohon hujan, dengan serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun 
dengan lebatnya sehingga seminggu, persis sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman 
Junjungan Nabi s.a.w. dahulu. Menyaksikan peristiwa tersebut, maka sebahagian ulama pada 
zaman itu telah memuji beliau dengan bait-bait syair yang berbunyi:- 


bai Upik S3 LB Galah By eka 
Lab edi lah Udang 1 Iula y ab Ula 3 SIG 
Dahulu al-Faruug dengan al- Abbas beristisga' memohon hujan 
Dan kami dengan Ja'far pula beristisga' memohon hujan 


Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan 
Dan ini wasilah kami seorang Imam yang 'aarifin 


Sidi Ja'far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Bagi', sebelah bawah 
magam beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi s.a.w. Karangannya 
membawa umat ingatkan Junjungan Nabi s.a.w., membawa umat kasihkan Junjungan Nabi s.a.w., 
membawa umat rindukan Junjungan Nabi s.a.w. Setiap kali karangannya dibaca, pasti sholawat 
dan salam dilantunkan buat Junjungan Nabi s.a.w. Juga umat tidak lupa mendoakan Sayyid Ja'far 
yang telah berjasa menyebarkan keharuman pribadi dan sirah kehidupan makhluk termulia 
keturunan Adnan. Allahu ... Allah. 


RAI 2 pel dy ola ld A61 meli 
Olatia 3 dimai B Il oya ito Lagu 
kia yee y Ea jai d Gin) 

Ola y data Um AN ga Jar ) 
AS) OA y Oa 4 heat il y 
ola 4 Ane” Aj) ELot oa g LeE y Lesi 3 
Ya Allah ampunkan pengarang jalinan mawlid indah nyata 
Sayyidina Ja'far kepada Barzanj ternisbah dirinya 
Kejayaan berdamping denganMu hasilkan baginya 
Juga kabul segala harapan dan cita-cita 
Jadikanlah dia bersama mugarrabin berkediaman dalam syurga 
Tutupkan segala keaiban dan kelemahannya 
Segala kekurangan dan kekeliruannya 


Seumpamanya Ya Allah harap dikurnia juga 
Bagi penulis, pembaca serta pendengarnya 


Ce ny DS) alay tan y AI Spy AAS Laka SAI any 


Sumber : http://bahrusshofa.blogspot.com/2007105/sayyid-jafar-mufti-madinah-2.html 


BENARKAH GASHIDAH BURDAH, BARZANJI SYIRIK ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5678 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@ashidah al-Burdah, al-Barzanji atau ad-Daiba'i yang hampir setiap saat selalu di baca dan 
dilantunkan oleh sebagian warga di Indonesia kerap kali dinilai oleh orang-orang Wahhabi sebagai 
gashidah pujian terhadap Rasulullah yang 'keblabasan', karena di dalamnya tercatat ucapan- 
ucapan yang dinilai syirik terhadap Allah. Salah satu contohnya adalah gashidah sebagaimana 
berikut: 


At AE god or aa 
SU We Ul ot 
“Wahai Rasulallah yang menyelamatkan dari Neraka Sa'ir, tolonglah aku dan selamatkanlah 


aku. 
Wahai penolongku, wahai tempat berlindungku di dalam segala perkara-perkara yang sulit.” 


Dua gashidah tersebut memberikan pengertian bahwa ad-Diba'i menyifati Rasulullah dengan sifat 
sebagai Mujir (penyelamat), Ghiyats (penolong) dan Maladz (tempat berlidung). Dan hal tersebut 
dianggap oleh mereka sebagai kata-kata yang menyekutukan Allah. Karena menurut mereka 
ketiga kata tersebut hanya layak di sematkan pada Allah dan bukan kepada makhluk. 


Sebelum mengetahui lebih dalam ketiga kata tersebut, harus difahami posisi antara Khalig (Dzat 
pencipta) dan makhlug (yang di ciptakan) sebagai pijakan hukum apakah yang dilakukan oleh 
seseorang adalah bentuk syirik kepada Allah atau tidak. Allah, sebagai sang Al-Khalig, adalah 
Dzat yang dapat memberi manfaat dan madharat, sementara makhluk tidak mempunyai daya apa- 
apa untuk memberikan manfaat atau madharat kepada orang lain. Begitu juga, Allah al-Khalig, 
dapat memberi petunjuk atau hidayah kepada makhluk, namun makhluk sebagai hamba lemah 
tidak dapat melakukannya. Hal ini yang dif'tigadkan oleh segenap pengikut Ahlussunnah wal 
Jama'ah. 


Manusia, termasuk Rasulullah dan lain-lain yang di sifati dengan kata mujir, ghauts dan maladz 
(semua mempunyai makna memberikan pertolongan atau perlindungan) adalah dalam kapasitas 
sebagai makhluk dan bukan sebagai Tuhan, Sang Khalig Yang Maha Segalanya. Jadi, ada sekat 
jelas antara magam (kedudukan) khalig dan magam makhlua. 


Sekedar contoh, jika kita minta pertolongan atau meminta perlindungan kepada seseorang karena 
kita sedang kesusahan, dirundung marabahaya, atau akan dicederai orang lain misalnya, apakah 
berarti kita telah musyrik atau menyekutukan Allah karena tidak meminta perlindungan langsung 
kepada Allah ? Tentu jawabnya tidak setelah kita memahami antara kedudukan khalig dan 
makhlug di atas !? 


Selanjutnya akan kita kupas ketiga kata tersebut : 
Kata Mujir 


Lafaz mujir bukan termasuk Asma'ul Husna (Nama-Nama Allah yang Indah), karena nama 
tersebut tidak ada dalam 3 riwayat hadits tentang Asma'ul Husna yang ditulis oleh as-Suyuthi 
dalam al-Jami ash-Shaghir. Selain dari pada itu, al-Munawi berpandangan bahwa—sesuai 
pendapat yang kuat—membuat shifat atau nama (secara khusus) untuk Allah adalah taugifi 
(langsung dari Rasulullah) sehingga tidak boleh membuatnya sendiri miskipun materi lafaznya 
ada, kecuali ada langsung dalam al-Gur'an atau hadits shahih. 


Mengenai kata Mujir, dalam al-@ur'an surat al-Mu'minun ayat 88 Allah berfirman: 


USG 2 Oo 3. 3 23 PTP aa 0. YA 3 P Ira Lao 
Oyales 5 Of bale Jeng Ng peng pay ssh JS Sh ola ya Ji 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5679 ) 


“Katakanlah: “Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia 
melindungi (menyelamatkan) tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (adzab)-Nya, jika kamu 
mengetahui.” 


Dalam Surat at-Taubah ayat 6 Allah berfirman: 


“Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka 
lindungilah dia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang 
aman baginya.” 


Kedua ayat tersebut memberikan pengertian bahwasannya sifat mujir (penolong) tidak hanya 
disematkan pada Allah, akan tetapi selain Allah juga dapat mempunyai sifat tersebut. Artinya, kata 
mujir bisa saja disifatkan pada Allah atau selain Allah. Dan, bagi selain Allah seperti Rasulullah 
atau yang lain, pertolongan yang diberikan adalah kadar kapasitasnya sebagai manusia atau 
makhluk bukan sebagai khalig, yaitu seperti memintakan syafaat umatnya supaya tidak disiksa 
oleh Allah atau syafa'at supaya mendapatkan ampunan dari Allah dan lain-lain. Sama halnya 
dengan kata ar-Rauf dan ar-Rahim yang juga di sematkan pada Rasulallah, selain kedua kata 
tersebut juga termasuk asma'ul husna bagi Allah. Dan keduanya mempunyai sekat yang jelas 
antara Tuhan dan makhluk. 


( Mengenai pembahasan memohon syafa'at setelah Rasulullah wafat, lihat secara khusus dalam 
kitab At-Tahdzir 'an al-Ightirar bima Ja'a fi Kitab al-Hiwar hal 141 dengan di sertai dalil-dalilnya 
yang kuat. 


Hal ini merupakan bantahan terkait dengan tuduhan aliran Wahhabiyyah — salah satunya adalah 
Abdullah bin Mani' pengarang kitab Hiwar ma'a al-Maliki- bahwa memohon syafaat Rasulallah 
setelah beliau meninggal adalah termasuk perbuatan syirik ). 


Sayyid Hasyim ar-Rifa'i saat menjelaskan kemampuan Rasulullah dalam memenuhi kebutuhan 
dan menghilangkan kesusahan para manusia (dalam shalawat Nariyyah) mengatakan bahwa 
memenuhi berbagai kebutuhan dan menghilangkan kesusahan adalah Allah yang dapat 
melakukannya dengan tanpa bimbang sama sekali kecuali orang kafir dan orang yang bodoh. 
Sedangkan menisbatkan pekerjaan tersebut kepada Rasulullah adalah nisbat majazi (nisbat yang 
tidak hagigi atau dalam ilmu balaghah di sebut majaz agli). 


Kata Ghiyats 


Asma ghiyats (al-Mughits) banyak diakui sebagai salah satu sifat Rasulullah. Meskipun Allah juga 
mempunyai asma ghauts (al-Mughits) dan tercatat sebagai Asma' Husna dalam satu riwayat. 
(Fatawi Haditsiyyah hlm. 204. Darul Fikr.). 


Artinya, sebagaimana Allah yang menyandang sifat ghauts, selain Allah seperti Rasulullah atau 
selainnya juga bisa menyandang sifat tersebut, namun dalam koredor kapasitasnya sebagai 
seorang makhlug. 


Dengan begitu, sifat ghauts yang dimiliki Rasulullah adalah sifat menolong dan membantu insan 
lain dari segala kesusahan dan lain-lain dan hanya sebatas yang dimampuni oleh Rasulullah, 
seperti memintakan syafa'at kepada Allah agar supaya orang-orang tertentu diampuni, 
diselamatkan dari siksa api neraka, derajatnya di tinggikan dan lain-lain. 


Dalam sebuah hadits shahih riwayat al-Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id juz 10/159 dan ath- 
Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir disebutkan: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5680 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Aku tidak dibuat untuk itighatsah, tapi yang dibuat istighatsah adalah Allah.” 


Hadits ini kerap sekali di buat dalil tentang keharamannya melakukan istighatsah (meminta tolong) 
kepada Rasulallah oleh mereka orang-orang yang ingkar terhadap legalnya beristighatsah, namun 
membuat dalil hadits di atas sebagai pelarangan adalah kesalahan, karena jika yang di 
maksudkan adalah haram beristighatsah kepada Rasulullah secara mutlak, niscaya akan 
bertentangan dengan apa yang di lakukan oleh para shahabat yang juga melakukan istighatsah, 
bertawassul dan memohon do'a kepada beliau. Dan Rasulallah melayani dengan senang hati. 
Maka dari itu, hadits diatas butuh penta'wilan dan penjelasan. 


Menurut Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam Mafahim Yajib an Tushahhah hal. 188, sabda 
Rasulallah tersebut bertujuan menetapkan hakikat tauhid dalam pondasi i'tikad (agidah) yang 
sebenarnya, yakni bahwasannya al-Mughits secara hakikat adalah Allah, sementara hamba hanya 
berkapasitas sebagai perantara dalam hal yang dimaksud. Atau Rasulullah dalam hadits diatas 
bermaksud memberi pengertian kepada para shahabat agar tidak meminta kepada hamba tentang 
sesuatu yang tidak mampu di lakukannya, seperti memasukkan ke dalam syurga, selamat dari api 
neraka atau menanggung mati husnul khatimah. 
Sebagai bukti bahwa makhlukpun dapat di sifati mughits adalah dalam al-Guran surat al-Gashash 
ayat 15 disebutkan berikut: 

Ia on PP 
“Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di 
dalam kota itu ada dua laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan 
yang seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Firaun). Maka orang yang dari golongannya meminta 
pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya dan 
matilah musuhnya itu.” 
Dalam hadits shahih tentang doa istisga' (meminta hujan) yang masyhur diriwayatkan oleh Abu 
Dawud (no 988), Ibnu Majah (no 1260), al-Hakim (no 1226), al-Baihagi (no 6230), dan lain-lain 
disebutkan: 


“Wahai Allah, berilah kami hujan yang dapat menolong.” 


Hadits doa meminta hujan tersebut menggunkan kata “mughits” (hujan yang memberikan 
pertolongan) serta yang mengajarkan adalah Rasulullah. 


Kata Maladz 


Maladz artinya, Rasulullah merupakan ghiyats bagi orang-orang yang meminta perlindungan atau 
menjadi tempat berlindung saat Allah sedang murka. 


Pengertian kata ini juga sama dengan 2 kata di atas, artinya Rasulullah mampu melindungi 
sekedar kapasitas kemampuan beliau. Termasuk perlindungan Rasulullah di akhirat adalah ketika 
para makhluk merasa keberatan dan kepanasan di padang makhsyar, yaitu supaya semua 
makhluk sesegera mungkin dihisab oleh Allah (syafa'atul "uzhma atau magam mahmud). 


Dalam sebuah hadits shahih riwayat al-Bukhari, dalam Shahih-nya: 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5681 ) 


Ca Le GO pa Ea Ag da Kah GA AN Jln JAN Ii al ale la ya YG 
Ay Ale la dm pi nga pi PU latah BIS pa La Ol Gita La la in AI 


“Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya matahari pada Hari Kiamat telah dekat sehingga keringat 
manusia akan mencapai separuh telinga. Pada saat itu mereka meminta tolong (ghauts)kepada 
Adam, kemudian kepada Musa, dan terakhir kepada Muhammad Saw.” 


Itulah jawaban yang harus disampaikan, karena ucapan para penyair yang menulis gashidah 
mada'ih an-nabawiyyah (puji-pujian Nabi) seperti al-Barzanji, ad-Diba'i dan al-Bushiri dalam al- 
Burdah adalah sudah benar adanya dan tidak menyelisih dari ajaran Rasulullah. 


Selain itu, mereka juga muslim taat yang sangat berhati-hati dan menghindari hal-hal yang berbau 
syubhat dan syirik. Apakah penyair-penyair di atas sedemikian bodoh dan hina di mata mereka ?! 
Demi Allah, mereka adalah orang soleh !. 


Link Asal : 
www.fb.com/notes/391413958099 


F0058. Habib Abdullah Alaydrus Bin Abu Bakar Sakran 


Beliau ialah penyusun Ratib Alaydrus yang sering dibaca di beberapa majlis taklim, marga beliau 
bergelar Alaydrus yang ertinya ketua orang-orang tasauf. Beliau lahir di Tarim pada 10 Zulhijjah 
811H. Ayah beliau bernama Habib Abu Bakar Sakran dan ibunya bernama Mariam dari seorang 
zuhud bernama Syeikh Ahmad bin Muhammad Barusyaid. 


Habib Abdullah Alaydrus bin Abu Bakar Sakran seorang wali gutub (imamnya para wali) dan 
seorang ahli sufi. Sejak kecil beliau gemar sekali membaca karya-karya ulama termasyhur seperti 
kitab Ihya ulumudin karangan Imam Ghazali hingga beliau hampir hafal kerana seringnya 
membacanya. Beliau selalu tawaduk, beliau selalu duduk di atas tanah dan senantiasa sujud di 
tanah sebagai rasa bahawa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Kerap kali beliau 
mengangkat sendiri barang-barang keperluannya dan tidak memperkenankan orang lain untuk 
membantu membawanya. Beliau selalu berjalan ketempat-tempat yang jauh untuk taklim kepada 
seorang ulama. Jika merasa haus beliau meminum air hujan. 


Menurut cerita beliau selalu menjalankan puasa-puasa sunat selama dua tahun dan berbuka 
hanya dengan 2 biji kurma. Kecuali pada malam-malam tertentu di mana ibunya datang 
membawakan makanan kepada beliau. Lantas beliau memakannya sebagai penghormatan 
kepada ibunya. Beliau melakukan puasa tersebut untuk mengekang hawa nafsunya, karena dari 
sumber makanan, perut terlalu kenyang bisa menyebabkan orang malas untuk beribadah dan 
selalu menuruti hawa nafsunya. 


Beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti: 

- Syeikh Muhammad bin Umar Ba'alawi 

- Syeikh Sa'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubei 

- Syeikh Abdullah Bagasyin 

- Syeikh Abdullah Bin Muhammad Bin amar 

- Syeikh Umar Muhdor (mertua nya seorang ulama ahli sufi) 


Beliau menikah dengan anak gurunya Habib Umar Muhdor yang bernama Syarifah Aisyah karena 
Habib Umar Muhdor mendapat isyarat dari para pendahulunya untuk menikahkan anaknya 
dengan Habib Abdullah Alaydrus. dan Beliau dianugerahkan lapan anak empat putera dan empat 
puteri. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5682 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beberapa ulama memuji Habib Abdulloh Alaydrus di dalam karangannya diantaranya Al-Yafie 
dalam kitab Ugbal Barahim al-Musyarokah, muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Ba'alawi 
dalam kitabnya Al-Hamrah mereka menceritakan tentang managib, kewaliaan dan karamah- 
karamah beliau yang terjadi sebelum dan sesudah beliau dilahirkan. 


Sebahagian para auliya bermimpi bertemu dengan Rosulullah s.a.w. dan memuji Habib Abdullah 
Alaydrus dengan sanadnya, "Ini anakku...ini ahli warisku.....ini darah dagingku.....ini rahasiaku... 
..Ini ahli waris sunnahku....orang-orang besar akan mempelajari ilmu tarekat darinya”. 


Diantara yang mengambil dan belajar tarekat dari beliau ialah Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, 
Habib Umar Ba'alawi dan lain-lain. 


Habib Abdullah Alaydrus menghembuskan nafas yang terakhirnya pada 12 Ramadhan 865H 
dalam usia 54 tahun dan dimagamkan di Tarim, Hadramaut, Yaman. 


Karya beliau selain Ratib Alaydrus ialah kitab Alkibritul Ahmar dan syarahnya dalam bentuk syair. 


F0063. Ibnu Athoillah As-Sakandariy Penulis Kitab 
Al-Hikam 


Oleh Mbah Jenggot 
Kelahiran dan keluarganya 


Pengarang kitab al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin, Abu al-Fadl, 
Ahmad bin Muhammad bin Abd al-Karim bin Athoillah al-Sakandari al-Judzami al-Maliki al- 
Syadzili. la berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Judzam yaitu salah satu 
Kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Yastrib bin Gohton, bangsa Arab yang terkenal dengan 
Arab al-Aribah. Kota Iskandariah merupakan kota kelahiran sufi besar ini. Suatu tempat di mana 
keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, 
namun kapan sufi agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan 
hidupnya DR. Taftazani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 H. 


Ayahnya termasuk semasa dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Syadili -pendiri Tharigah al- 
Syadziliyyah-sebagaimana diceritakan Ibnu Athoillah dalam kitabnya Lathoiful Minan Ayahku 
bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syaikh Abu al-Hasan al-Syadzili, lalu aku 
mendengar beliau mengatakan: “Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah 
yang tidak aku ketahui jawabannya, lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar dan 
dinding. 

Keluarga Ibnu Athoillah adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama, kakek dari jalur 
nasab ayahnya adalah seorang ulama figih pada masanya. Tajuddin remaja sudah belajar pada 
ulama tingkat tinggi di Iskandariah seperti al-Fagih Nasiruddin al-Mimbar al-Judzami. Kota 
Iskandariah pada masa Ibnu Athoillah memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir, karena 
Iskandariah banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang figih, hadits, usul, dan ilmu-ilmu 
bahasa arab, tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawwuf dan para Auliya'Sholihin. 


Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athoillah tumbuh sebagai seorang fagih, 
sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefagihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan 
tasawuf. Hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. 


Ibnu Athoillah menceritakan dalam kitabnya Lathoiful minan Bahwa kakeknya adalah seorang 
yang tidak setuju dengan tasawwuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Di sinilah 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5683 


guru Ibnu Athoillah yaitu Abul Abbas al-Mursy mengatakan: “Kalau anak dari seorang alim figih 
Iskandariah (Ibnu Athoillah) datang ke sini, tolong beritahu aku”, dan ketika aku datang, al-Mursi 
mengatakan: “Malaikat jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung 
ketika orang guraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan 
mengatakan: ” Wahai Muhammad.. kalau engkau mau, maka aku akan timpakan dua gunung 
pada mereka”. Dengan bijak Nabi mengatakan : ” Tidak,, aku mengharap agar kelak akan keluar 
orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka”. Begitu juga, kita harus sabar akan 
sikap kakek yang alim figih (kakek Ibnu Athoillah) demi orang yang alim figih ini. 


Pada akhirnya Ibn Atho'illah memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik 
juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni figh sampai bisa memadukan figh dan tasawuf. 
Oleh karena itu buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Athoillah menjadi tiga masa : 


Masa pertama 


Masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandariah sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadits, 
figih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandariah. Pada periode itu beliau 
terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawwuf karena 
kefanatikannya pada ilmu figih, dalam hal ini Ibnu Athoillah bercerita: “Dulu aku adalah termasuk 
orang yang mengingkari Abu al-Abbas al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau”. 
Pendapat saya waktu itu bahwa yaang ada hanya ulama ahli dzahir, tapi mereka (ahli tasawwuf) 
mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara dzahir syariat menentangnya. 


Masa kedua 


Masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. 
Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, Abu al-Abbas al-Mursi, tahun 674 H, dan 
berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkarannya ulama' 
tasawwuf. Ketika bertemu dengan al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil 
Tharigah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia 
tasawuf ini. Suatu ketika Ibn Atho' mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya- 
tanya dalam hatinya : “apakah semestinya aku membenci tasawuf. Apakah suatu yang benar 
kalau aku tidak menyukai Abul Abbas al-Mursi ?. setelah lama aku merenung, mencerna akhirnya 
aku beranikan diriku untuk mendekatnya, melihat siapa al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia 
ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar maka semuanya akan kelihatan. Kalau 
tidak demikian halnya biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. 


Lalu aku datang ke majlisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang 
masalah-masalah syara”. Tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua 
bahwa ternyat al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. 
Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku”. Maka 
demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf hatinya semakin tertambat untuk masuk 
ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang 
sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk 
sang guru dan meningalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan 
keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru al-Mursi. 


Dalam hal ini Ibn Athoilah menceritakan : “Aku menghadap guruku al-Mursi, dan dalam hatiku ada 
keinginan untuk meninggalkan ilmu dzahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbersit 
dalam hatiku ini tiba-tiba beliau mengatakan : “Di kota @ous aku mempunyai kawan namanya 
IbnuNaasyi. Dulu dia adalah pengajar di @ous dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5684 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


manisnya tarigah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata : “Tuanku, apakah sebaiknya aku 
meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada tuan?”. Aku memandangnya 
sebentar kemudian aku katakan : “Tidak demikian itu tarigah kita. Tetaplah dengan kedudukan 
yang sudah di tentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu 
juga”. 

Setelah bercerita semacam itu yang sebetulnya adalah nasehat untuk diriku beliau berkata: 
Beginilah keadaan orang-orang al-Siddigiyyin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu 
kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka”. 
Mendengar uraian panjang lebar semacam itu aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah 
katapun. Dan alhamdulillah Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku, 
sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang 
diberikan oleh Allah”. 


Masa ketiga 


Masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibn Atho' dari Iskandariah ke Kairo. Dan berakhir dengan 
kepindahannya ke haribaan Yang Maha Asih pada tahun 709 H. Masa ini adalah masa 
kematangan dan kesempurnaan IbnuAthoillah dalam ilmu figih dan ilmu tasawwuf. Ia 
membedakan antara Uzlah dan kholwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan (hubungan) 
maknawi bukan hakiki, lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara si Salik (orang yang uzlah) selalu 
mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap 
dengan uzlah-nya dan nyaman dengan kesendiriannya ia memasuki tahapan khalwah. Dan 
khalwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan, kholwah adalah perendahan diri 
dihadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah SWT. 


Menurut Ibnu Athoillah, ruangan yang bagus untuk ber-khalwah adalah yang tingginya, setinggi 
orang yang berkhalwat tersebut. Panjangnya sepanjang ia sujud. Luasnya seluas tempat 
duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian, 
pintunya rapat, dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. 


Ibnu Athoillah sepeninggal gurunya Abu al-Abbas al-Mursi tahum 686 H, menjadi penggantinya 
dalam mengembangkan Tarigah Syadziliah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di 
kota Iskandariah. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid al- 
Azhar. Ibnu Hajar berkata: “Ibnu Athoillah berceramah di Azhar dengan tema yang menenangkan 
hati dan memadukan perkatan-perkatan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus 
soleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi 
simbol kebaikan”. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Tagri Baradi : “Ibnu Athoillah adalah orang 
yang sholeh, berbicara di atas kursi Azhar, dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. 
Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan 
perkataan ahli hakekat dan orang orang ahli tarigah”. Termasuk tempat mengajar beliau adalah 
Madrasah al-Mansuriah di Hay al-Shoghoh. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi 
seorang ahli figih dan tasawwuf, seperti Imam Tagiyyuddin al-Subki, ayah Tajuddin al-Subki, 
pengarang kitab Tobagoh al-syafiiyyah al-Kubro. 


Sebagai seoarang sufi yang alim Ibn Atho' meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab 
lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, figh, nahwu, mantig, falsafah sampai khitobah. 


Karomah Ibn Athoillah 


Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib al-durriyyah mengatakan: SyaikhKamal Ibnu Humam ketika 
ziarah ke makam wali besar ini membaca Surat Hud sampai pada ayat yang artinya: “Diantara 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5685 ) 


mereka ada yang celaka dan bahagia...”. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibn 
Athoillahdengan keras: “Wahai Kamal tidak ada diantara kita yang celaka”. Demi menyaksikan 
karomah agung seperti inilbnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan IbnuAthoillah 
ketika meninggal kelak. 


Di antara karomah pengarang kitab al-Hikam adalah, suatu ketika salah satu murid beliau 
berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibn Athoillahsedang thawaf. Dia juga melihat sang guru 
ada di belakang magam Ibrahim, di Masa dan Arafah. Ketika pulang, dia bertanya pada teman- 
temannya apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketiak mendengar 
teman-temannya menjawab “Tidak”. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang 
guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya : “Siapa saja yang kamu temui ?” lalu si murid 
menjawab : “Tuanku saya melihat tuanku di sana “. Dengan tersenyum al-arif billah ini 
menerangkan : “Orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja Wali Gutb di panggil dari 
liang tanah, dia pasti menjawabnya. 


Ibn Atho'illah wafat 


Tahun 709 H adalah tahun kemalangan dunia maya ini. Karena tahun tersebut wali besar yang 
tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada Sang 
Pencipta. Namun demikian madrasah al-Mansuriyyah cukup beruntung karena di situlah jasad 
mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiring 
kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman al-Gorrofah al-Kubro. 


F0066. Sahabat Owais al-Oarni 


Namanya Owais, ia dikenal sebagai Owais al-Garni karena dia tinggal di kota yang disebut "Garn" 
di Yaman. Sayidina Owais Garni (Allah senang dengan dia) adalah orang yang sangat saleh dan 
mulia. Meskipun hidupnya tidak signifikan dari sudut pandang duniawi, ia terkenal dan dihormati di 
antara semua umat Islam, khususnya sufi, karena kesalehan-Nya, praktek Zuhd (iktiyar), serta 
cinta yang mendalam dan kasih sayang untuk Rasulullah Kekasih Allah . Dikatakan bahwa dia 
menghabiskan semua waktu dalam kesendirian, puasa, berjaga malam dan shalat (doa). 


Dia telah memeluk Islam pada zaman Nabi Kekasih Allah SAW masih hidup. Dia secara alami 
memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melihat Nabi tetapi karena ibunya sudah sangat tua 
dan dia membutuhkan perawatan terus-menerus dan perhatian, dia tidak bisa mengunjungi 
Kekasih Allah. Sebagai hadiah pelayanannya kepada ibunya, ia diperlakukan sebagai Sahabat 
oleh Nabi SAW meskipun ia tidak bisa melihat dia secara pribadi. Namanya masuk daftar Sahabat 
hanya karena niat yang kuat untuk melihat dan berjumpa Kekasih Allah. 


Setelah sahabat bertanya kepada Nabi Kekasih: "Apakah Sayidina Owais Marni pernah 
mengunjungi Anda ?? Nabi pun menjawab:?" Tidak, Dia tidak pernah melihat saya secara fisik, 
tetapi secara rohani ia bertemu dengan saya "tasawuf didasarkan pada. spiritual koneksi atau link 
yang antara Nabi Kekasih Allah & Sayidina Owais @arni, dalam tasawuf bahwa hubungan rohani 
yang dikenal sebagai "Nisbat-e-Owaisnya". 


Ketika Sayidina Owais Garni Rahmatullahi 'alaih menerima khabar tentang Rasulullah SAW, 
bahwa ia telah kehilangan gigi dalam perang "Uhud", Sayidina Owais Garni mencabut salah satu 
gigi sendiri (karena cintanya terhadap Rasulullah SAW). Ia lantas berpikir bahwa mencabut satu 
gigi tidak lah tepat, dia tidak tahu persis berapa gigi Rasulullah hilang, dan karena dia mencintai 
Rasulullah SAW lebih dari dia mencintai dirinya sendiri, dia mecabut semua giginya untuk 
memastikan bahwa ia telah kehilangan gigi yang sama seperti Sang Kekasih Nabi Muhammad 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5686 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAW. 


Selama hari-hari terakhirnya, Sang Kekasih Nabi (Rasulullah SAW) meminta Sayidina Umar dan 
Sayidina Ali (Rahmatullaahi 'alaihima) untuk mengambil kemejanya (Jubah Mubarak) untuk 
Sayidina Owais dan memintanya untuk berdoa untuk pengampunan pengikut beliau ( umat 
muslim). Alasan ini adalah untuk menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi dari Sayidina Owais. 
Sayidina Umar dan Sayidina Ali bertanya kepada masyarakat tentang suatu daerah yang bernama 
@arn. Satu orang datang ke depan dan memberitahu mereka bagaimana menemukan tempat itu. 
Mereka berangkat ke Garn. Ketika mereka tiba, mereka meminta orang-orang memberitahukan di 
mana Owais itu. Penduduk desa memberitahu mereka, namun mereka sangat terkejut ketika 
ditunjukkan oleh penggembala unta yang tidak diketahui. Ketika Sayidina Umar dan Sayidina Ali 
Rahmatullaahi 'alaihima sampai padanya, mereka melihat Sayidina Owais melantunkan doa- 
doanya. Saat ia selesai shalat, ia berkata, "Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihat aku 
berdoa. Kedua sahabat ini lalu menyampaikan salam dari baginda Rasul dan menyampaikan 
pesan dari Rasulullah kepada Owais untuk berdoa untuk pengampunan dari pengikut Muhammad. 
ini dia. Setelah beberapa saat dia berkata, "Allah telah mengampuni pengikut Muhammad yang 
telah gugur sebanyak dari bulu domba dari suku-suku Rabia dan Mazhar. Lantas Mereka bertanya 
kepada Sayidina Owais, "Jika kamu sangat mencintai Muhammad, mengapa anda tidak 
mengunjungi dia lebih sering selama hidupnya?" Dia tidak menjawab, tapi bertanya apakah 
mereka (ummat Muhammad ) mengambil bagian rampasan dalam pertempuran Uhud? Dan jika 
demikian, sebab itulah gigi Muhammad tersesat di situ? Sayidina Umar sangat terkesan oleh 
orang sederhana ini dan meminta Sayidina Owais untuk berdoa baginya. Sayidina Owais 
menjawab, "Aku berdoa untuk pengampunan semua orang pada akhir setiap doa, Jika Anda 
menjaga iman Anda kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, Anda akan menerima doa saya 
dalam kuburan Anda..". 


Syaikh FARID AL-DIN Attar mengatakan kepada kita tentang beliau : "selama hidupnya di dunia 
ini, ia (Oways) bersembunyi dari semua dalam rangka untuk mengabdikan dirinya untuk ibadah 
dan ketaatan" 'Attar juga menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyatakan pada saat 
kematiannya yang jubahnya harus diberikan untuk Oways, seorang pria yang belum pernah 
bertemu dalam kehidupan ini. Ketika "Umar Radi Allahu anhu mencari Uways selama tinggal di 
Kufah, ia bertanya tentang orang yang berasal dari @arn dan mereka pun menjawab "ada satu 
orang seperti itu, tapi dia adalah seorang gila, orang bodoh yang karena kegilaannya tidak tinggal 
di antara nya orang-orang sebangsanya (...) Dia tidak berbaur dengan siapa pun dan tidak makan 
atau minum apa pun yang lain minum dan makan Dia tidak tahu kesedihan atau sukacita:. ketika 
orang lain tertawa, dia menangis, dan ketika mereka menangis, dia tertawa ". 


Banyak juga pengikutnya, Rasulullah SAW menyatakan: "Saya bisa mencium bau keindahan 
syurga dari tanah Yaman ". Pernyataan ini adalah referensi langsung tentang kebesaran spiritual 
Sayidina Owais. Nabi juga mengatakan: "Saya merasakan angin sejuk penuh rahmat dari Yaman". 
Mengenai hadits Rosuulullaah Shallallaahu alaihi Wasallam beliau berkata, "Banyak orang akan 
masuk surga melalui perantaraan seorang laki-laki tertentu dari Komunitas ku yaitu dari orang- 
orang dalam suku Rabi'ah dan Muhdar," AL-HASAN AL- Basri mengatakan: "Itu Owais al-Garni." 


Sayidina Umar Radiyallaahu 'anhu mengutip Nabi yang mengatakan "Oh Umar Dari Yaman 
seorang pria. Akan tiba yang namanya Owais dan dia memiliki tanda-tanda kusta di tubuhnya, ia 
merawat ibunya tua dan lemah.! Jika untuk apa pun, ia mengambil sumpah dalam nama Allah, 
Allah akan memenuhi sumpahnya Jika Anda dapat meminta darinya doa untuk pengampunan 
Anda sendiri, maka Anda harus melakukannya.. " 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5687 ) 


Sayidina Ibnu-Sa'ied (RadhiAllaahu 'anhu) mengutip bahwa Rasuulullah Shallallaahu 'Alaihi 
Wasallam berkata: "Dalam ummatku (pengikut) ku , aku punya teman yang namanya Owais Al 
Garni " 

Uwais al-Garni mengatakan, "Jauhkan mengawasi hatimu", "Alaika bigolbik". 

Uwais al-Garni berkata, "Tersembunyi doa (al-doa dhahr fi al-ghayb) lebih baik daripada 
mengunjungi dan pertemuan," karena kemunafikan (riya) mungkin masuk dalam dua terakhir. 


Do'a dari Owais al-Garni : "Ya Allah, Engkau telah menciptakan ku ketika aku tidak patut 
disebutkan: Dan Engkau sediakan untukku ketika aku tak punya apa-apa: aku berdosa , dan aku 
mengaku bersalah. Jika Engkau memaafkan ku, sungguh sama sekali tidak mengurangi 
kewibawaanMu, Dan jika Engkau menghukum ku, sungguh sama sekali tidak akan meningkatkan 
kekuasaan Mu. Jika tiada Engkau ma'afkan, Harus kemana lagi aku tuk bisa meminta maaf, 
kecuali PadaMu. Sungguh, Engkau yang Maha Pemurah hati bagi orang-orang yang menunjukkan 
belas kasihan. " 

Moga bermanfa'at..Salaaman wahtirooman... 


ALLAAHUMMA SHOLLI WASALLIM WABAARIK WAKARRIM WA ADDIM WA AN'IM 'ALAA 
SAYYIDINAA — WAHABIIBINAA — WASYAFIMNAA — WAKARIIMINAA — WAMAULAANAA 
MUHAMMADIN SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM WA'ALAA AALIHII WASHHAABIHI WA 
AZWAAJIHII WADZURRIYYATIHI WARHAM 'ALAA SAYYIDINAA ABU 'AMAR OWAIS BIN 
HARB BIN AL MUROODHI AL GARNI WARDHO 'ANHU.. 


Tukang cat PISS KTB.. 
Muhammad Mujtahid Mutlag 


2451. ISTRI NABI NUH AS MENINGGAL SAAT BANJIR ? 


PERTANYAAN : 
Ibnu Sabil 


Assalamu alaykum. Numpang nanya, apa istri nabi nuh meninggal sebelum atau ketika banjir 
datang ? Mohon dengan referensinya ya... 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 


Wa'alaikumussalaam, ada yang mengatakan istri nabi Nuh AS itu ikut berlayar di atas bahtera 
Nabi Nuh, namun pendapat yang dzohir menjelaskan bahwa ia ikut tewas (karena banjir) sebab ia 
mengikuti agama kaumnya, sehingga ia terkena bencana banjir sebagaimana kaumnya, seperti 
istri nabi Luth yang terkena bencana sebagaimana kaumnya. Lihat Tafsir ibnu katsir : 


Hi La Wati elang ad de LS LY pena UI ASI Ja (B5 Aa ly (enim G mera IS CL da day 
“A3 Pa) 3, ULga gi Sel lh bj 2 ya Sel LS. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/605020742854071/ 
2525. DAFTAR MAKAM AWLIYA DI JAKARTA 
Oleh : Afifuddin Albatawie 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5688 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. AL-HABIB HUSEIN BIN MUHSIN AL-AYDRUS 2. SYARIFAH SALMA BINTI HUSEIN AL- 
AYDRUS 3. MBAH PANGERAN SYARIF (DATUK BANJIR) BIN SYEIKH ABDURROHMA N 
(LUBANG BUAYA) 4. AL-HABIB UMAR BIN MUHAMMAD BIN HASAN BIN HUD AL-ATHOS (Al- 
Khaero t) 5. AL-HABIB "ALI BIN HUSEIN AL-ATHOS (Al-Hawi) 6. AL-HABIB AHMAD BIN 
ABDULLAH BIN HASAN AL-ATHOS (Al-Khaero t) 7. AL-HABIB IDRUS BIN HUSEIN AL-HAMID 
AL-KHOIROT (Kramat Al-Khaerot ) 8. PANGERAN JAYAKARTA BIN PANGERAN SUNGRASA 
WIJAYA KARTA BIN TUBAGUS ANGKE (Klender) 9. PANGERAN LAHUT (Klender)10. 
PANGERAN SEGIRI BIN SULTAN AGUNG TIRTAYASA (Klender) 


11. PANGERAN SURYA (KLENDER) 12. RATU ROFIAH (KLENDER) 13. SYEIKH KOMPI UBAN 
(KRAMAT CIPINANG) 14. SYEIKH DATUK GEONG (KRAMAT JATI) 15. SYEIKH DATUK 
BANJAR (KRAMAT JATI) 16. KYAI GOSIM BIN KYAI TOHIR (PULO) 17. AL-HABIB UMAR 
(KRAMAT KOMPI MAS SEMPER) 18. AL-HABIB MUHAMMAD SYARIF BIN ALWI BIN HASAN 
BIN ALI ASSEGAF (KOMPI JENGGOT) 19. SYEIKH KOMPI TIMUR (KRAMAT SUNTER) 20. 
SYEIKH KOMPI BARAT (KRAMAT SUNTER) 


21. SYEIKH KOMPI RESO (KRAMAT SUNTER) 22. SYEIKH KOMPI PENGANTIN (KRAMAT 
YOS SUDARSO) 23. AL-HABIB SYARIF BIN “ALI BIN HUSEIN BIN UTSMAN (CUCU SUNAN 
GUNUNG JATI 19, KRAMAT MENGKOK) SEMPER 24. SAYYID ALI (KRAMAT BATU TIMBUL/ 
TUM BUH SEMPER) 25. PANGERAN PUGER BIN MUHAMMAD BIN SULTAN HASANUDIN 
(KRAMAT DEWA KEMBAR) 26. AL-HABIB SALIM BIN SYEIKH ABU BAKAR (DEWA KEMBAR) 
21. AL-HABIB SAYYID HUSEIN BIN HASAN BIN SYEIKH ABU BAKAR (KRAMAT DEWA 
KEMBAR) 28. AL-HABIB 'ALI BIN AHMAD ABDULLOH AL-HABSYI/ MBAH SAYYID ARELI 
DATO KEMBANG (KRAMAT ANCOL) 29. SYARIFAH ENENG (KRAMAT ANCOL) 30. AL-HABIB 
HANUN BIN SYEIKH ABU BAKAR (KRAMAT ANCOL) 


31. HABABAH SYARIFAH REGOAN BINTI HANUN BINTI SYEIKH ABU BAKAR (KRAMAT 
ANCOL) 32. AL-HABIB HASAN BIN MUHAMMAD AL-HADDAD (MBAH PRIUK) 33. AL-HABIB 
SYARIF MUHSIN BIN “ALI BIN ISHA@ BIN YAHYA (KRAMAT CILINCING) 34. AL-HABIB 
SYEIKH ABDUL HALIM BIN YAHYA (KRAMAT AL-ALAM MARUNDA) 35. AL-HABIB 
MUHAMMAD BIN UMAR AL-GUDSY (KRAMAT KAMPUNG BANDAN) 36. AL-HABIB 'ALI BIN 
ABDURROHMA N BA'ALAWY (KRAMAT KAMPUNG BANDAN) 37. AL-HABIB ABDURROHMA N 
BIN ALWI ASSATIRI (KRAMAT KAMPUNG BANDAN) 38. SYARIFAH FATIMAH KECIL BINTI 
HUSEIN AL-AYDRUS (KRAMAT PEKOJAN) 39. AL-HABIB HUSEIN BIN ABU BAKAR AL- 
AYDRUS (KRAMAT LUAR BATANG) 40. AL-HABIB MUHAMMAD BIN SYEIKH BIN HUSEIN AL- 
BAHAR (KRAMAT TUNGGAK) 


41. MU'ALLIM SYAFII HADZAMI BIN SHOLEH RO'IDI (KEBAYORAN ) 42. AL-HABIB UTSMAN 
BIN ABDULLOH BIN A@IL BIN YAHYA BIN ALALAWY (PONDOK BAMBU) 43. PANGERAN 
SYARIF HAMID AL-GODRI BIN AL-HABIB SULTON SYARIF ABDUL ROHMAN AL-GODRY BIN 
MAULANA SYARIF HUSEIN (KRAMAT ANGKE) 44. SYARIFAH AMINAH BINTI PANGERAN 
SYARIF HUSEIN AL-HABSYI (KRAMAT ANGKE) 45. AL-HABIB SHOLEH AL-HABSYI (KRAMAT 
ANGKE) 46. KOMPI NA SYEIKH (KRAMAT ANGKE)47. SYEIKH JA'FAR (KRAMAT ANGKE) 48. 
SYEIKH LIONG (KRAMAT ANGKE) 49. SYARIFAH MARIAM (KRAMAT ANGKE) 50. 
PANGERAN TUBAGUS ANJANI (KRAMAT ANGKE) 


51. AL-HABIB SAYYID ABU BAKAR BIN SAYYID ALWI BAHSAN JAMALULLAI L (KRAMAT 
MANGGA DUA) 52. AL-HABIB ALWI BIN AHMAD JAMALULLAI L (KRAMAT MANGGA DUA) 53. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5689 ) 


AL-HABIB ABU BAKAR BIN ABDULLOH AL-AYDRUS (KRAMAT WACUNG) 54. SYARIFAH 
HUDZAIFAH BINTI ABDULLOH AL-AYDRUS (KRAMAT WACUNG) 55. PANGERAN WIJAYA 
KUSUMA (KRAMAT KEDOYA) 56. PANGERAN PAPAK ADIPATI TANJUNG JAYA (KRAMAT 
PEDONGKELA N)57. AL-HABIB UMAR BIN HAMID BIN HASAN BIN ABDULLOH BIN AHMAD 
BIIN HASAN BIN SHOHIBUL ROTIB AL-HADDAD (KRAMAT PESING) 58. AL-HABIB ABBAS 
BIN ABU BAKAR BIN HUSEIN BIN AHMAD BIN ABDULLOH AL-AYDRUS (KRAMAT RAYA 
BOKOR) 59. AL-HABIB UTSMAN BIN MUHAMMAD BIN AHMAD BANAHSAN (KRAMAT ABIDIN) 
60. AL-HABIB UMAR BIN UTSMAN BIN MUHAMMAD BANAHSAN (KRAMAT ABIDIN) 


61. SHOHIBUL KAROMAH WAL BAROKAH AL-HABIB ABU BAKAR BIN ALWI BIN ABDULLOH 
AL-AYDRUS (KRAMAT ABIDIN PONDOK BAMBU) 62. SAYYID HABIB HUSEIN BIN UMAR BIN 
"ALI BIN SYAHAB (KRAMAT PECENONGAN ) 63. AL-HABIB ALI BIN SHOLEH ABDURROHMA 
N AL-GODRY RADEN ATENG KERTADRIA (KRAMAT JAYAKARTA)64. AL-HABABAH 
SYARIFAH FATHIMAH (KRAMAT SAWAH BESAR) 65. AL-HABIB HASAN BIN “IDRUS AL- 
BAHAR (KRAMAT SALEMBA) 66. AL-HABIB ABDUL @ODIR BIN MUHAMMAD AL-BAHAR 
(KRAMAT SALEMBA) 67. AL-HABIB UMAR BIN IDRUS AL-BAHAR (KRAMAT SALEMBA) 68. 
AL-HABIB “ALI BIN ABDURROHMA N AL-HABSYI (KWITANG) 69. AL-HABIB MUHAMMAD BIN 
'ALI BIN ABDURROHMAN AL-HABSYI KWITANG) 70. SYARIFAH NIMAH BINTI ZEIN BIN 
AHMAD BIN SYAHAB (KWITANG) 


71. AL-HABIB ABDURROHMA N BIN ABDULLOH AL-HABSYI (KRAMAT CIKINI)72. SYARIFAH 
AL-HABSYI (KRAMAT CIKINI)73. SYEIKH UPU DAENG H.ARIF UDIN (KRAMAT SENEN, 
WAFAT TAHUN 17774. AL-HABIB ZEIN BIN MUHAMMAD AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)75. 
AL-HABIB AHMAD ZEIN AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)76. AL-HABIB “ALI BIN ZEIN AL- 
HADDAD (KRAMAT PRIUK)77. AL-HABIB UMAR BIN JA'FAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU) 
78. AL-HABIB "ALI BIN HASAN BIN UMAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)79. AL-HABIB 
THOHA BIN JA'FAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)80. AL-HABIB ABDURROHMA N BIN 
HASAN BIN SHAHAB (KALIBATA) 


81. AL-HABIB ABDULLOH BIN JA'FAR BIN THOHA AL-HADDAD (KALIBATA) 82. AL-HABIB 
AHMAD BIN “ALWI BIN AHMAD BIN HASAN BIN “ABDULLOH AL-HADDAD / HABIB KUNCUNG 
(KALIBATA) 83. AL-HABIB ABDULLOH BIN JA'FAR BIN THOHA AL-HADDAD (KALIBATA) 84. 
AL-HABIB ABDULLOH BIN HUSEIN ASSAMI AL-ATHOS 85. AL-HABIB THOHA BIN 
MUHAMMAD BIN ABDULLOH BIN JA'FAR BIN THOHA BIN ABDULLOH BIN THOHA BIN UMAR 
BIN ALWI AL-HADDAD (KALIBATA) 86. SYEIKH RAHMATULLO H (KEBAYORAN ) 87. DATUK 
BIRU (KRAMAT RAWA BANGKE) 88. AL-HABIB ZEIN BIN ABDULLOH AL-AYDRUS (AL-HAWI) 
89. AL-HABIB SALIM BIN JINDAN (AL-HAWI) 90. WAN SYARIFAH FATHIMAH BINTI 
ABDULLOH AL'AIDID (KRAMAT PETOGOGAN) 


91. AL-HABIB “ALI BIN AHMAD BIN ZEIN AL'AIDID (KRAMAT PULAU PANGGANG, 
KECAMATAN PULAU SERIBU, JAKARTA / KRAMAT TIMUR) 92. AL-HABIB HUSEIN BIN AOIL 
BIN AHMAD BIN SOFI ASSEGAF (KRAMAT BARAT PULAU PANGGANG) 93. AL-HABIB 
MUSTOFA BIN IDRUS BIN HASAN AL-BAHAR (KRAMAT LUBANG BUAYA) 94. SAYYID 
AHMAD BIN HAMZAH AL-ATHOS (KRAMAT PEKOJAN) 95. AL-HABIB ZEIN BIN MUHAMMAD 
AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK) 96. AL-HABIB AHMAD ZEIN AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK) 97. 
AL-HABIB 'ALI BIN ZEIN ALHADDAD (KRAMAT PRIUK) 98. AL-HABIB MUHAMMAD BIN ABDUL 
@ODIR AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK) 99. AL-HABIB SALIM BIN THOHA JA'FAR AL-HADDAD 
(PASAR MINGGU) 100. AL-HABIB UMAR BIN JA'FAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5690 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


101. AL-HABIB “ALI BIN HASAN BIN UMAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU) 102. RA KANJENG 
ADIPATI DALAM NEGERI 1 SOSRODININ GRAT (KRAMAT JAYAKARTA) 103. RA AJENG 
SULARTI (KRAMAT JAYAKARTA) 104. SYEIKH MANSYUR (KRAMAT LIO-PASAR PAGI) 105. 
HABIB ALWI BIN HUSEIN AL-HABSYI (KRAMAT PEDAENGAN- CAKUNG) 106. HABIB 
MUHAMMAD BIN ALWI AL-HABSYI (KRAMAT PEDAENGAN- CAKUNG) 107. PANGERAN 
USMAN (KRAMAT PEDAENGAN- CAKUNG) 108. AL-HABIB SALIM BIN ABDULLOH AL- 
@ODRY / PANGERAN SALIM (KRAMAT PULO GEBANG) 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/589310314425114/ 

2571. TARIKH : PEMBUNUH SAYYIDINA 'ALI 
KARROMALLAHU WAJHAH 

PERTANYAAN : 

2 Hendra Alfatih Hidayatulloh 

Assalamu'alaikum.Para sesepuh saya mau brtanya. . . . Siapakah pembunuh sayyidina ali ?? Apa 


motif nya si pembunuh itu ?? Bagaimana akhlag atau biografi nya si pembunuh itu ?? silahkan 
yang tahu jawab 3 pertanyaan itu. .Wasalam. .. 


JAWABAN : 


2 Brojol Gemblung 

Wa'alaikumussalam. Pembunuh itu bernama 'ABDURRAHMAN IBNU MULJAM. Dia sebagian dari 
orang yang pandai membaca al-@ur'an dan alim figh, dia pernah belajar @ur'an pada Mu'adz bin 
Jabal. Sehingga Imam Abu Muhammad bin Hazam berkata : Sungguh Ibnu Muljam adalah sosok 
utama penduduk bumi. 


Silahkan baca sendiri detail sejarahnya : 


YUY 5 FU Za V5 oa - AMI, Alah: 
SA marka Pn Ia 34 AS) buya ya) say alan Lagy ale Ll yg gi) sala bil pas Ig ASER ary US gl g Aa aa Voer 1 0) 


Iban) 358 alay sala Kuas X5 Sa Using ab Ha SA Lag Sa Ilawa 45 Su kara) my U gad bla Sin yo ag Siah Tata SG SA 3, 
Il 90, Gb Sl ay na Ula Wiararg geua yg US) Utara, kat - larian gl SAS ol Jl, Ik gliga say la Lip pal pragl clean sEUjI: 


Ab pia Lal, SDA gita Lim j3 Balilita JObusal! Asi Lila Linadil Lip yah 3 cp Hal AI 3 cogilaa Y IS Sadang eliilh puas Tila 


Kala Gp syas KASI lg 3 Uya gyas Jlig aga ASI Lil gl pall Jay "ulu cal Gaal Gale SSS Ul Lal sama gal Jl Sl sal, 


Salad gl Sigkiagl Io Y Sa pa ia 0 DIA ah asik Dg saga aa ISI eslaga dura gl glina g) Lara cab 3 Lagy pama Io na 


SJ glxa saiga (ISA Ae aldo Uas 3 AA Sial Lay saban Bul) Ik, US jd dxalal Ka Lag ai c1y IJaA Lag UR ge Way Ap Aek 


Aniel dy AUpn So 3gp 2) Iis Wap BIS 30 Kp 250 Wp y she JS Fasa La yi satgas Agt Bala ai Uda ca BJ, se Wiro 
Lilat sialak lk SLSA Wasal bait 9 73 Ae Sl Sa iban H4 Wawa Halag Sixaa Akte Alat Jl Lay alap saban ola Sig alba Iu 
al Iga Ibn EK Stugl ALS jawa ala IDA NG AN Gate AA, SI Kg) el Ta 3 Li Isl, 3d: 2g9 Asi ggldla Aa al IK 1s 


Ad Wap N 38 us S5 ) sae aa a81 3s PB aa) Sa pad —, Asi Jah Ga ar 5 yag AU Sip Wala Kira) APN gala Ted ARA 
SAY basal Ho dell Ja aa ol AI J3 Gg ya pi) Ai La ga Al Ji AI Dl) pala Ui Gan S0 Jlbaly dea) 


Aalo Ward Blaadl 8 al GS IA Anal! (AI ASI JB Sale DASI HS Jah Us Cia ah celah Si JB cle JB $JB SIA Lag 1 J3 
Gi Ala Ca ye 3 Se Yel US le ye elang "Jika MASA Ga 3 AMIN Xie Lah Uli (lg el JB US pal 3 Unas Undh Ui gai Ula collikiaa 
ag AAA 1 cal JA Sus og! Ja Ji dal li Lal ME LARI oa) goal Gita Lah plang dal AN GA) AN Ogan) Ca All 3 HO 
SJ AI Is glul, alala EK ISI ama Yus PA 3 Nk) yaa Agleana ks salap Ala Mamara S3 AA ak « Ad: PR, luna Kis gan 


Dal Sugl ls as saat yaa LA )9 PT Wal ya Sale 2 3Ye MEGA - NA ks lap asal AA - NA saia 9) Fa aa Jaga Smu gl 


ah Wan Wo Sg sial ha 


Ala Ag Ma Si Ui Ja say Uli Bp MANA gay: MAN Uu E BAL) Alt din alas data yA Ain dp Ulah Ge ata yA lay ala 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5691 ) 


Aap 3 HA Bal Alah eh ISA alay UM She lal alay Lay lap II Y Ap NY IA Lyn Idol, s9 Valid panda, Sy 
Sa An 5) Kila AY aah ya Saua late wa yaia Illa glla 2 Jamal, Lks 3: 207 gala elu: la Ae Ay 35 ala ga ad AU 
mna ya ASIA GM ay Sial siak gal Ill ye 


gam bu las Ph SAS daa BAM ks 0 Anal s aklil ya (J3 Wan ye gm J ol, Ko sai JAE ga LA can Boo 0 alas 
Lab) gaul dilan KJ ian Je Cllan Lai LB Hae 1J Sela Gaal All AINI gas cal yA) Jia - AMI AN» HagiSa 98 9 Ana Uya ai gia 
sala Ula No s3 Ay Asas AJ MA el, Y Iis NY ati gY HA 3Y ijs Yaya yag lite Is 3d: boa Al 90 she sak dll lela 
S3 Jan de piaial Lala Lil al (SA Yg Ajal Y J3 Sepaml! malai aa go) Gaia pal! jual L sAMII ane Uya Kadin Jl CA Hi RERE 
233J Y Wa NY Mila Y sila sn aU, 


Masalah motif pembunuhan Sayyidina 'Aly silahkan tanyakan pada sosok wanita cantik yang 

bernama @ATTHAM BINTI AL-SYAJNAH. Pembunuhan itu murni karena wanita, memang benar 

awalnya hasil konspirasi jama'ah tapi hal itu terlupakan dan Ibnu Muljam berubah fikiran pada saat 

melihat Gattham binti al-Najsyah. Silahkan lihat keterangannya di al-Bidayah karya Ibnu Katsir itu. 

Ini saya petikkan dari sejarah panjang di atas : 

Sasis A9 aU So 3ga Ik Wala BS 23 KAP 2 Wp y she SN Taaln La yib satgas leh dala ain Ustad 6 Bd 1 eh ago We 
ita gllate Sl ALiSA Umat santi 3 38 A4 lia Aa Jilat dp Ulawun IlaLag Singa Are lal lal lau alan lan cik si AAA Ii, 


ak lele 35lbnal EK Sugl ALS Jawa ala ADE IYA d Ra Gaal AA, su Kg) el el, s V Eta Jl, 3d: 2g9 As ggldla dak k Tn 
Ab Walag N Ha us S5 ) sagl aa 3g 


Silahkan dibaca bagi yang ingin tau pembunuh Sayyidina "Utsman bin 'Affan : 


sya D0 maa la Sy In SILA y ) mA gada Jah seragam HA) latian (1) sen ya agak ay ma Ula lag 
maa Ay InyA Stilte gal ca yg ae) M0 AH el, ia Bal msl, Ja yoe yA page Wana ima Inai FU: Lal IN sar Alas 
aa Lal SA Hang ala, 


(TN) 3s ost aa Won au Ust 5 su us: A) Isya, Ai bu Neta: saala cl, dala, 


Pembunuh Sayyidina "Umar bin Khattab adalah : 


0» datnall V - a- jaw cal - CI 

3 ja: Sili, ig ISii US ag Jani d4 pb aya) ii dal ag NY Io So) ilanta Lo Isls3 dal Ali Isl ds ol kata aa 
in ps2 D lag J9 SA Waka a0 ai SA) ea) ay ang Ia Jani SN Janin jlats na) BUDI ae ASI Hg Ag, US dia Sila, 
sha lau 198 Ag 3) Sal mulia. 


? Dewi Rosita 

Pembunuhnya adalah abdurrahman bin muljam, motifnya untuk sarat mahar penikahan harus 
dengan darah sayyidina Aliy, beliau dibunuh pada tanggal 17 ramadhan pada waktu subuh 
dengan sebilah pedang yang dibuat oleh kaulah dari mesir dengan seribu macam racun pedang 
tersebut tepat di keningnya. 

Sumber referensi dalam kitab rijal haolarrosul. 


2 Syafeg Alvin 

Profil pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA. Pernahkah terbayang bahwa sahabat semulia 
beliau dan orang yang sangat dekat darahnya dengan Rasulullah n akan dibunuh oleh seorang 
yang dzahirnya ahli ibadah ? 

Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, bukan orang jalanan yang terkenal peminum khamr, pezina, 
atau seorang fasik. Bukan! Justru orang akan heran ketika mendengar bahwa Ibnu Muljam adalah 
seorang ahli ibadah, ahli shalat, shaum, dan penghafal Al-Guran. 

Akan tetapi demi Allah I, kecerdasan dan semangat ibadahnya tidak disertai dengan kesucian jiwa. 
Dia tenggelam dalam fitnah Khawarij. 


Khawarij memiliki sekian sifat sebagaimana Rasulullah n sabdakan, yang seluruhnya ada pada diri 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5692 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu Muljam. Di antaranya, mereka adalah kaum yang banyak membaca Al-@uran tetapi tidak 
memahami apa yang dibaca. Bahkan memahaminya dengan pemahaman yang menyimpang dari 
kebenaran, bacaannya hanya sekadar melewati kerongkongan. Di antara sifat Khawarij, mereka 
biarkan para penyembah berhala dan mengkafirkan serta memerangi ahlul Islam. Cukuplah 
sebagai bukti hal ini, mereka memerangi para shahabat generasi terbaik dari umat ini. 


2 Mbah Godek 

Wa alaikum salam, pembunuhnya adalah abdurrahman bin muljam pada tanggal 17 romadion, 
beliau wafat dihantam pedang di keningnya sehingga menembus otaknyacerita singkatnya yaitu 
ada 3 laki-lak dari kaum khowarij yang bertugas yaitu abdullah bin muljam,albarok bin abdullah 
attamimi dan amr bin bakar attamimi,ibnu muljam berkata,aku akan membunuh ali untuk kalian, 
albarok berkata,,aku akan membunuh muawiyah untuk kalian dan amr bin bakar berkata,aku akan 
bunuh amr bin ash untuk kalian,,mereka telah sepakat dan saling kompromi dan merahasiakan 
apa rencana mereka,pada suatu hari ibnu muljam berkunjung disuatu golongan dari bani taimir 
robab kemudian melihat sosok wanita yang bernama gotthom bin syajnah bin addi bin amir bin auf 
bin tsa'labah bin saad bin dzahal bin taimir robab, yang mana ayah dan saudaranya telah dibunuh 
ali,lalu abdullah bin muljam heran dan suka sama wanita tersebut lalu meminangnya tapi wanita 
itu berkata,saya tidak akan mau menikah denganmu sehingga kamu bisa mengobati hatiku, lalu 
abdurrahman bin muljam berkata,jangan kamu minta padaku kecuali aku akan memenuhi 
permintaanmu (apapun yang kau minta akan aku turuti) lalu gottom menjawab,aku minta 3 ribu 
dan kematian ali lalu ibnu muljam menjawab,demi Allah kedatanganku ke mesir ini hanya untuk 
membunuh ali maka aku akan menurutii apa yang kamu pintadan ibnu muljam ketemu dengan 
syabib bin bajroh al-asyba'i,dan menceritakan apa yang direncanakan dan mengajaknya untuk 
bergabung dan syabib menyetujuinya..ibnu muljam pada malam itu menginap disitu untuk rencana 
membunuh ali pada waktu subuhnya dimalam yang ditentukan itu,asy'ats bin gois alkandi 
bermunajat dimasjidnya sehingga fajar tiba,dan berkata pada ibnu muljam,shubuh telah tertawa, 
lalu ibnu muljam dan syabib bergegas menghunus pedang mereka dan datang lalu duduk didepan 
lobang/pintu yang mana ali biasa kluar dari pintu tersebut..pedang ibnu muljam mengenai kening 
ali sampai rata sehingga menembus otak sedangkan pedang syabib terjatuh di kubah. 


(WI Joksadl 28 yis «304 /2) dulell aual 
blul «85293JI 3020 gl bousl AS LINI 4G al Uousl bs UlagI Mc 4 Ul dd y Klg uc Llul 


Ne 
ddiS yo Als su Ul Dg cl 0 K0 9 Doli 9 € M05 yo 909 «Sal yoll calo 4 yes uc talas. 
ac YUI SAID Ulik | ga8leig | gadleig .4Soy Logo 8 wall S3 uy 9 yac9 snouaill Ul uc yg Sala 
SI UI sebal J3 candeu ASI Gl #aalo yal Jli8 -agio Slall Ing 529 yalall yu 9yac9 dalang calls yul ya 
vaSu Yul Isislgig vaule Igsilsig el ade Igsalet LO 4 Iy0c ABS UI 155 4 526 J3 duglaan 
CO bok Ram Ol ppi Vga 99 Lgog gl Alitu snis J aSging Jaw SAI Uu 0 uc J5) agio 
alual wild B3 Kalo ey yan Jl MS A3 Las Ah SI mo@all all pia Jay JS Ai si solo, 
saia Lol SL Kab JI Ai oi 0 Lai logg 018 Ai 9 5g Ado 53 USG sn lo aga La Lo 
J3 dc « 069 cb Ai 0g JBS ya As 03 Bl 0 DoS yg J0lS Uy SAL 1 im CA Us3 : Ld Ju 
dna NI Uus gada Y 2Jli8 ud dita 0s elag3ul Y cal elaalas3 Ate Lulo sealb lalsls UI. 
b elubel 389 aadc JB NI mol Id adl yg la Lo lily :Jl3 "lb yul ey ade dig MINI Hb "as 
Jlg sell adl Aalalb cat 8S ul dl Olc29 cg lo daleB Kn0nu NI 8 og Ld pa al Wala wu 
Riley K3 D0 3 SAS ad up Cs Kali lebam 48 We dit ul lead a50 yul dll dls ado cs 
Lal es les Ai logilual (508 46.339 cp Layung selo yah ali sama cad ma Al Jl aa 
Wol lal ay al JA dl Cal yaa an le C1 gd JB - sole Lio H4 pl Bawal Julio 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5693 


ve cut) lo Al Joan 4 2018 sakg Ale AU lao AI Iga Tim uas Ul Sluc uses «adal 
sio aed Di gu agliulg sagio Lu ag cabul aglll "cla8 ." agale Jl gs" 1d Jl63 salllg 9 AI 50 slioi. 
OLI yo lol cad Lilg daa om Ebi Lal wu B3 sil #Jl63 ade UI all ul Jang 
dani yuli La8gy Ci» A209 & S4 ay JS gin0n US JliS €" Dili DA cw lgal "sob 

bw Cal SI" el Sd Jaa" DU Kaswg (adl Gp ES 1 LAS yo vas J3 Na JI 
99 S3 Sandi Bu lolg «Alor ll Ju099 A18 adl dipan LO pala us tu lo deuos Lou33 lubi 
calasis 33 Huni lo ul JS yo logale WI Nag "dal Singa XM Jo ad Row lali 
Co Ul nol gl gac 1900 wlg LB yasi Ula canl3 Isudl9 Aolabo | gulol : Jla3 «ae ade Jas Kalo 
cadis lo JB Nuiog0ll ol cdi dll gac L 1ade cun pgilS pl dls all Lis dowolsl yu ost 
dinow 3d WUl9 "JB ai ISI cai JB JB uab unio3oll ol dc usY N « us ul all, "J6 Li NI 
dibualg all orsul sudlsI UB - du gus - gt 


2 Timur Lenk 
Awal teror dalam islam adalah pembunuhan tersebut oleh kaum khowarij , targetnya 'Ali bin abu 
tholib , 'amr ibn al-'ash dan mu'awiyah bin abu sufyan. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/594410560581756/ 


2660. SIAPAKAH SEJATINYA DZULOAORNAIN ITU ? 
PERTANYAAN : 


2 Imam-Syafiie As-Shoghirokh 
Assalamu'alaikum. Mau tanya Nich Dzulkarnain atau Zulkarnain Itu Siapa Ya..? Dan sejarah nya 
bagaimana..? 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 
Wa'alaykumus salaam, surat alkahfi ayat 83-84 


(33 aa Kie Ie IP oi 33 se lt 


Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulgarnain. Katakanlah: "Aku akan 
bacakan kepadamu cerita tantangnya." 


ba aga IS om Gd UI 

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah 
memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, 

(964 2) GP AN Jas! pala Jati 

Ca) J3 gus D9 SU JAS ya Os AI 33 « 3 sea! alah Yep ni) « 3 sea! OLI Os AI S3 wu, , 

db os Al 3 rd Saba DU aa la del Taman III gada SL OS Jaiy «Las OLS Jay € Ula Story OS: 

bul GB il s5 DA GAN dh NY 3 Jay ih (gama 6 OUR Ab ya OU ai ad OS 


Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnainyang bertanya adalah orang 
yahudi atau orang guraisy dengan memakai isyaroh yahudidzulgornain adalah raja iskandar dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5694 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bangsa yunani,ada yang bilang dari bagsa romawidzulgornain adalah lelaki yang sholih, ada yang 
bilang beliau adalah Nabi ada yang bilang beliau adalah Malakan dengan menfathah lam 
(malaikat)tapi yang shohih dgn mengkasroh lam (malik/raja)dan terjadi perbedaan pendapat 
kenapa bisa dinamakan dzulgornain ada yang mengatakan beliau memakai 2 gelungan dari 
rambutnya seperti ke tanduk maka dinamakanlah beliau sebagai dzulgornain (mempunyai 2 
tanduk)ada yang berpendapat bahwa beliau sudah menjelajah sampai kearah timur maupun barat 
seolah-olah beliau memperoleh 2 tanduk dunia 


2 Laskar Saridin 
Bismillah, surat alkahfi ayat 83-88 : 


Pan 208 8 9-2 0 Soc- 0 AA 00.0 2... 0. 
Pisan Kie laku J3 oa 653 ye Widlus 


Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan 
bacakan kepadamu cerita tantangnya." 


ga 0. 2 2 00 - o 8 3. 0, 9 
La sed JS oa oli 02 VI GS SLS UI 


Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah 
memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, 


maka diapun menempuh suatu jalan. 
ba Ha In ol UI, Lis Ul ai 84 Gs 3 Lahu 2553 Na, LAS Uno PAN Opa Aa 
Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenamdi 


dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: "Hai 
Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikanterhadap mereka. 


LK Ulin Alas AJ Ab Oa lb oa UG 
Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, 


kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak 
ada taranya 


63 on ogo IL Ine 0 2 0 8 2. Ice h 2 252... age 
Lag Ca oa Joging imo el jar Ala londo Jay wal ya Lp 


Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai 
balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami." 


Dzulgornain adalh iskandar yang jadi raja dunia, ada pendapat bahwa dunia ini dimiliki 2 orang 
mukmin yaitu dzulgornain dan sulaiman dan dimiliki 2 orang kafir yaitu namrud dan yakhtansir 
yang hidupnya setelah namrud. 


Masalah dzulgornain terjadi perbedaan pendapat ada yang bilang beliau adalah hamba yang 
sholih yang diberi anugrah Alloh bisa memiki dunia dan memberinya ilmu dan hikmah/bijaksana 
bahkan bisa menundukkan cahaya dan kegelapan,jika beliau berjalan diwaktu malam maka 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5695 ) 


cahaya menerangi jalan didepannya dan kegelapan mengepungnya dari arah belakangada yang 

bilang dzulgornain adalah seorang Nabi bahkan ada yang bilang beliau adalah salah 1 dari 
malaikat 

dadi org 3 JegENI Oya0g Jajal Gili— ye SAS (21 693) 

OS mat dg RI OB. Ollakag 6 cs AII 3 1 Olinga LS 3 Id. Ui Sa SAI JASKAYI 1 os 3 

kakbally pyal dd Bung Aagdl dani 6 RASA, kali olasi 3 6 2) dal AKA Ula Tang OS 5 Jai dd Hilioily 2g jf aa « 

ASI uya Sa Jay. Las Jd. Aly ya RAI ab Ay dalah ya yg daa Sma 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/582826845073461/ 


2158. Atika binti Zaid bin Amar bin Nufail : Jandanya Para 
Syuhada 

PERTANYAAN : 

? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, siapakah Atika binti Zaid bin Amar bin Nufail ? dengar2 pernah jadi janda 


syuhada 4 x mengapa demikian apa alasan nya ? dan siapa kah nama-nama suami syuhada nya 
itu ? 


JAWABAN : 


? Yu Paijah 
Wa'alaikumussalaam... 

Ala Rona Rabi JAS An adl 3 Ku 1S 
Bt HE 1 Pa Aa Ca Dr Ar CD AI Ao Iii or IS ra ea Kileia 


Aj og Ketan AT Hy COLA Gp ARA Gp JI Gp AA pt YA) ot Sa Upi APP 3 LS og Jd 3 WIL. 


AI Jyry Ha BUSI 33 P 3 lee Jay SU Ud or Al Aas Upongji tuyaolany sllu Ulun uya WS) Wo prlay Kaku 
dea Jay Sa Gl or AAS Lena Galant lal or ma Urai Gelas Jd) SUAB 1 yag Kala okay Upon 333 
baba G2 Ja pan ng II Came AL LIS Ag CAP AE Ga II Tie ot ba ya ayla da Se pan 

JA oa db AS 3 lan JB alga or aj Ag Leon 3 IV Ul or de on oma Ol Jay "pal us 

AJ yang Ang GP SAbt2 LAS La MS Urea Ang SIN ar Olga Upabany "Jadi ea AS myjab Solat. 


JB og MAS coal Aj oa SUS Hn glaa Rae 9 AA daa bp" 1x op Seeia ma A1 G yka Ye Jl 9 cil 
SA GR Ka) LN Oa SE la AT WAN DO AN akn Uh sk gi 
Lb Wany — Lea Ol Ay 5 ALA 1 yag La) La ang TIP Ol IT MU iye Ja UB Aa era Ki Ul 
of akle art HE Ueet Jb Al ya PAPUA Tana Sola Jas Calya yi m3 Upale okay Sila Ls js 
IN any dl aa Rage Bille Jl BIL Jp | UB el Uas Jail teng Ja naya Ud en jai, 
http://ar.wikipedia.org/wiki/ D8 B9 YDBKAT YoD8 KAA KDI 83 NDEKAI Vo E AB DI BEA 
D8YAA 428 6B 24 DI KBA DB YOAF 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5696 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Atikah Binti Zaid Bin Amr Bin Nufail ... dst 

Menikah dengan Abdullah bin abu bakar yang syahid dalam perang Thoif bersama rasulullah saw. 
Kemudian diperistri oleh umar bin khotob, kemudian menikah dengan zubair bin awam, dan 
kemudian menikah lagi dengan Muhammad bin abu bakar, semuanya mati terbunuh. Sehingga dia 
berujar : saya tidak akan menikah lagi, jika saja semua penduduk bumi menikahiku, mereka 
semua juga akan terbunuh 


Dikatakan pula bahwa Husain bin ali sempat menikahinya setelah zubair bin awam, dan beliau 
juga mati terbunuh di padang Karbala. Hingga dikatakan : Barang siapa menginginkan mati syahid 
maka menikahlah dengan atikah. Seorang bernama Marwan bin al-hakim sempat meminang 
atikah setelah husain bin ali, namun atikah menolak dengan ucapan : saya tidak ingin memiliki 
mertua lagi setelah rasulullah SAW. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/623676350988510/ 


2765. NAMA ASLI NABI KHIDIR 
PERTANYAAN : 
» Harar Ruddin 


Assamualaikum mau Nanya siapakan yang dimaksud dengan Nabi khidir dan siapa nama asli 
Nabi Hidir matorsuwun assalamualaikum...... 


JAWABAN : 


2 Kang As'ad 
Wa'alaikumussalam, salah satu Nabi Allah....guru Nabiyullah musa, dan dalam satu riwayat, nama 
beliau adalah Balya bin Malkan 


2 Sunde Pati 

( Faidah | Alkhodlir adalah Nabi yang hidup sampai akhir zaman menurut pendapatnya beberapa 
golongan ulama'namanya adalah barron bin malkan bin goli" bin arfakhsyadz bin salim bin Nuh 
dikatakan juga bahwa Nabi ilyas juga hidup sebagaimana Nabi khodlir, beliau (Nabi ilyas) tinggal 
di khurosan dekat penjara ya'juj ma'juj 


3 xe23 Isi adil (1/ 401) 

1 0. - 2 0 -— 0-0 9 0 -..9 2,02 02 @- 330 - 2 220 2. 29 0. 0.8. 8 - - 0m - 
SS 3 TP gi Gl gr Ket 1 IU g3 OS cr Ol Kowaly celaka! pala Jis adl PT II ni PGN) 
8. 


- 8 9-8. 0 0 23 “ - 2 0 
Cet Iis Ulat pa Sl La 


? Yu Paijah 
Lihat Tafsir Khozin : 


OjEH pendiy — ) yeah Jajal Glen Odi oli 
ai gan 3 slony lang del AI Clan AI Iyan 00 Ea SAI meal 3 SUSU ja KA OS Ja (bole oya Tas Iyan) 
PSA SAS NS 33 Nyala oa SY ella ya OS Jab Jati al Gt ya OS Ja Coal gal di) OK ea ola As, sad 

SD mr sis 33 de abon BY Ar cal 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5697 


- Nama beliau - BALYA bin MALKAN 
- Kunniyah-nya - ABUL ABBAS 
- Lagob-nya - KHIDLIR 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/645557625467049/ 


3381. NABIYALLAH UZAIR 'ALAIHIS SALAM 
PERTANYAAN : 


2 Moshi Moshi 
Assalamu'alaykum... Siapakah Nabi Uzair ? Mohon linknya yang tahu kisahnya, Makasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam Surat Al Bagarah Ayat 259 : 


Fe lo Al GS” 332 M0 Ad yi Ml JG le256 ME Hug 503 H3 Mie 38 SE 3) 
Sea tas Te dal TG” 230 yag Sl Laga Cl JB” Call J6 
as al gl dal JG d oa GS: GS Dan bui CA Abal all Slail3” sebili Gi slaSU3 Jas 
Sad ina JS (259) 


Artinya : Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang 
(temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan 
kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian 
menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia 
menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu 
telah tinggal di sini seratus tahun lamanya: lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum 
lagi beubah: dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang): Kami akan 
menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang 
keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." 
Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun 
berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." 


Sebagian kisahnya : 
http://constantine23.wordpress.com!.../kisah-nabi-uzair-a-s/ 


- Tafsir Ibnu Katsir : 

Berhubungan dengan ayat sebelumnya 258, maka ayat 259, menurut Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib , ia berkata : "Ia adalah Uzair". Pendapat ini juga diriwayatkan 
oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas, al-Hasan, Gatadah, as-Suddi, dan Sulaiman 
bin Buraidah. Pendapat inilah yang mahsyur. Dan negeri yang dimaksud adalah BAITUL MAGDIS. 


la melintasi negeri itu setelah dihancurkan dan dibunuh penduduknya oleh Raja Bukhtanashar 


593 & 34 "Yang temboknya roboh menutupi atapnya", maksudnya tidak ada seorang pun di sana. 
Sedangkan firman Allah Ta'ala dc &x9,c "Yang temboknya telah roboh menutupi atapnya 
artinya bangunan itu sudah runtuh dan temboknya telah roboh ke lantainya. Maka orang itu berdiri 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5698 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seraya berfikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu beserta penduduknya, padahal 

sebelumnya negeri itu dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang megah. 

la pun berkata : ' 
sa 37 AI 0 gus bi 

"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" , perkataan itu ia ucapkan 

setelah menyaksikan kerusakan dan kehancuran perkataan yang sangat parah serta tidak 

mungkin bisa kembali ramai seperti sediakala. 


Maka Allah Ta'ala berfirman : : 

dis Si Ae do All dilas 
Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali.", Allah 
berfirman "Aku membangun kembali negeri itu setelah 70 tahun berlalu dari kematiannya, 
penduduknya berkumpul kembali dan Bani Israel telah kembali ke negeri tersebut. , ketika Allah 
membangkitkannya dari kematian. 


Yang pertama kali dihidupkan Allah adalah kedua matanya, sehingga ia dapat melihat ciptaan 
Allah, bagaimana Dia menghidupkan kembali badannya, maka setelah ia hidup sempurna, Allah 
melalui Malaikat Nya bertanya : 


ASI yaa Il log Cal JB Sial AS 
"Berapa lama kamu tinggal disini ? "Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." , 
yang demikian itu disebabkan kematiannya terjadi pada permulaan siang hari, kemudian ALlah 
Ta'ala membangkitkannya setelah seratus tahun pada akhir siang hari. Ketika ia melihat matahari 
masih bersinar, ia menyangka itu adalah matahari yang sama pada hari kematiannya., sehingga ia 
mengatakan "atau setengah hari". 


dim JI Il oing Tolab dl Jai Ale To Sid Ji JG 
Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya: lihatlah kepada 
makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah , 
Jb las adl Sbul3 
dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang): , maksudnya bagaimana 
Allah Ta'ala menghidupkan sedang engkau memperhatikan. 


uli dl les) 
"Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Maksudnya adalah sebagai dalil 
yang menunjukkan adanya hari akhir. 


bai AS sal ol) 5bvl3 
dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali", artinya 
Allah mengangkat nya lalu menyusunnya satu persatu dengan yang lainnya. Dalam kitabnya al- 
Mustadrak , al Hakim meriwayatkan dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit , dari ayahnya bahwa 
Rasulullah Muhammad salallahu' alaihiwassalam pernah membaca ayat WS Hd ku membacanya 
dengan huruf "dza" kemudian ia mengatakan "Hadits tersebut berisnad shahih", akan tetapi tidak 
diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. 


bl bow 
kemudian Kami membalutnya dengan daging." As-suddi dan ulama lainnya mengatakan'bahwa 
tulang belulang keledai orang itu berserakan di sekitarnya , baik di sebelah kanan maupun di 
sebelah kirinya. Kemudian ia memperhatikan tulang-tulang itu yang tampak jelas karena putihnya. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5699 ) 


Selanjutnya Allah Ta'ala mengirimkan angin untuk mengumpulkan kembali tulang dari segala 
tempat. Lalu Allah menyusunnya setiap tulang menjadi seekor keledai yang berdiri dengan tulang 
tanpa daging. Selanjutnya ALlah Ta'ala membungkusnya dengan daging, urat, pembuluh darah 
dan kulit. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh melalui kedua lubang hidung 
kedelai. Dan dengan izin Allah Azza Wajjala keledai itu bersuara. Semua peristiwa itu disaksikan 
oleh Uzair. 


Jai eat ole al gl ABI J8 
la berkata "AKu yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"artinya aku benar-benar 
mengetahui hal itu, aku telah menyaksikannya dengan kedua mataku. Dan aku adalah orang yang 
mengetahui hal itu daripada orang - orang lain se-zamanku. Wallahu'alam bishawab 


(Misu pi ale dilo dll los Lgigo asu AI 8D guy ul JB ledag oo le Walk d9 j3 lc 20 SAJIS gl 
ol Jl iwio ad ebl yiug Jolab adl Jail Ale dilo Litul Jo JB ag0 AK al losy Lada JB cadal S JB 
Se dil ul del JB oi ld la dg si ld asi HS abal adl il9 yuli dl ellesidg Jl ,las 
23 ssi (259) ) 


dio cul, Jd : Jg3 898 58 gag (| dlladl WI obi « uda adal al SU dl 5 ll) : al J3 padi 
(leirgoc ale Yg d9 WI ale 20 SAS gl) : dg le bc Iso SU, H9 mal ul ale (sil 
Jalu 12 vabl wal 01 po 08 lah ur pan ug Ole gaul Sg 9 Ja ya Ola 98 lal 


Somllg dob39 Lwalg yuk upl us pls yul Uals DS 2 Kas. di dal 0S Ja) ul is 
oSesioll 9d Jodll Iadg9 dng 0 0s Uloulug . 

US aga Y yas 5 Glbuul 3 Sono JB. bil uy Loyl 9D ! 00 up MuS Ly MUI Mc9 dio Ly dg Je3 
pall Gale ASIN paul 309? JB al Ato 13 ng 

JBS alba AC al « all Jal yo Sololl Soluull 020 44 loulu Crtnw ? JB yul tas : pil yul cl Jbis 
aan di JBS Haa Hate ale dilo all Ale SG “dst ala dala Na) Ka 


1688 :yo 1 Jill sx wo Je 8D: 5 y ddlso Jep 
Doing To owl yo TI al Sg: ds gag dll dis : dim asu yl ual d9 Vo dil s9 48 539 
MAS W aiadailg « meli belu 38 « OlbuS « OBas dul yalg dulg bls as « 09 Gasa Wal ul bg « Tw 


ed : 


valollg sidgu aialg Lag le Ly Bas il Sy LAS 93 Al al Al y0g dil JB 00 OLI yul, Sgwl9 
sal osanl ang Insan 4 ass al ya yi an eta Ioi gs J33 NI, Jas ana lag sal 


| 

SI (Aols yag). Lela Jidg LI mati, Ku aga leale J0 umi Ly Lail pegi : All lolg : 
Lag slas Sai ll 0g : peda yo ani La wal. 

3 Gl bd ol Jl loud | Siiio 4893 « kilo.c ole Lil yng Ledgtuu Alila : Sl (lego ale): dJ939 
sandi uc ldasug lal, Badug ld gi yo SI, ad dsg ( Lgigo ag0 AJI 4D guy wil) : JB9 doubsll 4 lal 
dim Yew GUA0 As Ball W yacg : JB (Kisa pi ale Gile WII colok ) : ll dll JB. ale cu lo ll 
Jl bal sya Jal « US digo au Jas 50 All dis lal . lal! Jail oma 0 Ka 39 HgiSlu JolSig digo yo 
AS ellodl dloual go «SI Jl ALI JB Lgu Sitiasl lol3 S Aida uda HS A8 AU gind dll logo shi Uc A8 
wol Si loe oli Sl all ai si Jail Jal Klo ul dg : TE (ag yAK al laga Kl) JB Will 
(dimas J ola yag Joleb adl A8 ale Hilo wd b JB su Law gl) : Jt pgall JS Yaoi lil Uk SL 
Ng Ilesiul padi Y « segi Mio sis al 088 LoS 02599 m059 Luig Kuc S3 loud da0 US dil : lldg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5700 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ANA NM Panen 
Cab 0) Ly Ta US AS ul up Jislowl US pagi yul Ly BIL Cd yo Syriuo 3 KSlBJI S9) 389 
Pn na aa TN Ae 


(lol bd gw Ai) Sdlao JB Lusi 1 SI (doi): S3 . 
bay il Cd lalu yo Rabi sdg lgi bud Lola Lucu dg» 0,los alas UB si : Uk. 
pa IX alas yo oil Lolos ol wib A01590 40 Alas JS LS) Ai « All elli yo 2490 JS up lisan 
Ul usb JS « Sei3 olanl Sio 93 Rpid lo All Casag « Il 9 B9 09 luncg land AJI laluS ai laale 

SI (3 so JS ade all « ul alel JB) AS Isa J yasi lal dls ia as yo Slo0 AS Ilsg Jag 55 : 
Jb d ol dl ade" del JB" yasSI 33 « dlu sulos Jal del LB Llc ul, 389 lag le Li. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/798524610170349/ 


2191. KISAH BARSESO 
PERTANYAAN : 


2 Arek Pinggiran 
Assalamu'alaikum, , ada yg tau ceritanya yai barseso ga ya..?? ku cari di group ga nemu... apa 
aku salah ketik ya...? makasih 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 

Kisah Barseso diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu menceritakan, ada seorang ahli 
zuhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil selama tujuh puluh tahun yang tidak pernah 
bermaksiat sedikitpun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilah (rekayasa), maka pada suatu 
saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, “Adakah di antara kalian yang mampu 
merusak Barseso?” Setan putih berkata kepada Iblis, “Saya sanggup merusaknya.” Lalu ia 
berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di 
atas kepalanya, lalu datang ke kuil Barseso dan memanggilnya. Tetapi dia tidak menjawabnya. 


Barseso tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap sepuluh hari sekali. Tatkala setan putih tak 
mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura shalat dan beribadah di dalam kuil 
itu. Maka setelah Barseso selesai dari shalat dan ibadahnya, dan ingin beranjak keluar, dia 
melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang shalat dan beribadah dengan bentuk 
yang sangat bagus. Lalu Berseso bertanya kepadanya, “Kamu tadi memanggilku sementara aku 
sedang sibuk shalat, apa yang kamu perlukan?” 


Dia menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu serta kita 
bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku.” 


Barseso berkata, “Saya tidak bisa bersamamu, jika kamu seorang mukmin, maka kamu 
mendapatkan bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin.” Kemudian dia 
beranjak shalat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak shalat dan setelah itu 
Barseso tidak menoleh kepadanya selama empat puluh hari. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5701 ) 


Setelah Barseso selesai shalat, dia melihat setan sedang berdiri shalat. Tatkala dia melihat 
kesungguhannya, maka dia berkata kepadanya, “Apa yang kamu butuhkan?” Setan menjawab, 
“Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu.” Lalu dia memberi izin 
naik di kuil dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu, tidak berbuka dan tidak berhenti dari 
ibadah kecuali setelah empat puluh hari bahkan terkadang sampai delapan puluh hari. Maka 
tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barseso merasa rendah hati berada di 
hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Dan setelah lama beribadah 
bersama Barseso, setan berkata kepadanya, “Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain 
kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya, ternyata saya mendapatkan sesuatu 
yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya.” 


Kemudian Barseso merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya sehingga tidak mau berpisah 
dengannya karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. 


Ringkas cerita, pada saat berpisah, setan mengajari Barseso doa-doa untuk menyembuhkan 
orang sakit dan gila. Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israil yang 
memiliki tiga saudara laki-laki. Dahulu bapak mereka adalah raja, setelah bapaknya meninggal, ia 
digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis 
tersebut. Lalu setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barseso yang 
mampu mengobatinya. Setan menyaratkan agar gadis itu ditinggal bersama Barseso dan 
mempercayakan kepadanya karena dia seorang ahli ibadah. 


Pada awalnya Barseso menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun akhirnya, saudara- 
saudaranya membuatkan kuil dekat kuil Barseso dan meninggalkan saudara gadisnya di sana. 


Setelah selesai shalat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh 
hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu, lalu Barseso berdoa dengan doa yang 
diajarkan setan dahulu. Setan itupun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai shalat 
lagi, setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu 
terbuka dan setan membisikkan Barseso, “Gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat.” 
Dan setan pun berhasil, Barseso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat 
mengandung. 


Kemudian setan berkata kepada Barseso, “Celaka kamu Barseso, bila perbuatanmu itu terungkap. 
Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan apabila keluarganya 
menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah 
mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya.” Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu 
dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lerang gunung. Pada saat Barseso mengubur gadis itu, 
setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. 
Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah, tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk 
menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya, “Wahai Barseso, apa yang telah 
kamu lakukan terhadap adik kami?” Dia menjawab, “Setan datang dan aku tidak mampu 
melawannya.” Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, 
setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian 
yang menimpa adiknya. Namun, orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya 
berasal dari setan. Setelah tiga malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar 
tadi, namun tidak dihiraukan maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, 
memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5702 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka dan ternyata sama. Lalu setan 
mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung 
pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan 
mendapati apa yang diberitakan olehnya. 


Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barseso dengan 
membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya lalu 
dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barseso, “Kamu membunuhnya kemudian kamu 
ingkar, akuilah perbuatan itu,” sehingga akhirnya Barseso mengakui perbuatannya. Lalu sang raja 
menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. 


Pada saat disalib, setan putih mendatanginya. Lalu setan menawarkan bantuan untuk 
menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barseso menyetujuinya dan bersujud 
kepadanya. Setelah itu setan pun meninggalkannya dan berujar, “Wahai Barseso! Inilah yang 
saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya 
aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam.” Allah Ta'ala 
berfirman dalam AS. Al-Hasyr: 16-17, 


0. w - 3, thn 0. 2 ya. 100 WWW 3 - "90 - Wo a.n We 020 00 - 9 - 0w Padu 
Cal JUS 3 Lai Lagasile OS Oral! Lp) AI Ale GI Ulin ses Gil JB AS Lali ASI OluilU JB 5) Olasd! Jia 
TI sja WS) La 


“Seperti (bujukan) syaitan ketika dia berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu", maka tatkala 
manusia itu telah kafir ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena 
sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam". Maka adalah kesudahan keduanya, 
bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. 
Demikianlah balasan orang-orang yang dzalim.” (Diringkas dari Mashaibul Insan min Makaid 
syaithan oleh Syaikh al-Magdisi al-Hanafi, Imam Thabari menyebutkan kisah Barseso ini dalam 
tafsirnya AS. Al-Hasyr: 16-17 dari jalur Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa Nihayah Juz 


IN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/3557577411137071 


2794. KONTROVERSI DAN KHILAF SEPUTAR MASIH 
HIDUPNYA NABI KHIDIR 
PERTANYAAN : 


2 Ghoelam Shofi 

Assalamualaikum wr wb .. ngapunten permisi saya mempunyai abah bukan seorang ulama besar 
atau kiayi .. namun abah saya sudah pernah berguru ke wali-wali dari banten sampai banyuwangi 
.. tadi malam beliau bercerita bahwa pernah di temui nabi khidir 3 kali . pertama kali di daerah 
Sumatera kota Palembang ke dua di Blitar dan Ketiga di Blitar (lain tempat ) .. di ke tiga tempat 
itu, orangnya pun sama dan jaraknya berbeda jauh antara satu dengan yang lainya . dan Beliau 
( khidir ) memberi sesuatu dan barangnya masih ada sampai sekarang jenis asbak . yang pertama 
memberi pesan(nasihat) , ke dua memberi Bawang merah # putih . yang ke tiga di kasih Asbak .. 
Yang saya tanyakan.... Benarkah Nabiyulloh khidir masih hidup sampai zaman sekarang ??? 
monggo. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5703 ) 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam, Dalam Kitab Taajul 'Aruus Min jawaahiril @amus , karya Sayyid Murtadha az 
Zabidi, juz Xl halaman 184-185 


elo Lo Uji doll aga all IL dig «JAN yo Lgm «3820 gu All Lal JII 0d yo Kumal 
KAA yo yi Elolg « digsall bil dlanll uleg « ilall : 


Yang shahih dari pendapat-pendapat ini semuanya, sesungguhnya beliau (Al Khadhir) adalah nabi 
yang dipanjangkan umurnya. beliau mahjub dari penglihatan. Beliau kekal sampai hari giamat 
karena beliau meminum MAA'UL HAYAAT Pendapat ini yang dipegangi juhmhur dan merupakan 
kesepakatan ulami shufi 


S33SI Calo SuSl9 dokall ualg Sykul agio del Gil Kg 


Sejumlah ulama mengingkari masih hidupnya Nabi Khadhir, diantaranya al Bukhari, Ibnul 
Mubarak, al Harbi dan Ibnul Jauzi. 


Al hafizh Ibn Katsier dalam tafsirnya juz V halaman 187 menjelaskan: 


HD K9 selam Wigi 59 Sggill 0,53 Jaloll slul yo US 9 AN Uilig ws Ll cu US :I J6 
CLS ells 98 Lg 539 Ulu all 2 holi ual9 9d Jlog swalo3 dobill ay JI Ai YAI adl Gel US $d 0 429 
da gsill Cola Hd ogsala “ld yo seni on V9 Cus AM W 0,53 slag MD 29 Cl uc |, blg 
dlu adl Doll ws 9d J9 al NS AD C9 odol yo ya, R39. LS doliuulg 


WA MAALA HUWA WA IBNUSHSHALAAH ILAA BAMAA IHII 
Imam Nawawi dan Imam Ibnushshalaah condong ke masih hidupnya nabi Khadhir 


dls IS Hd S9 Uldnal yo g,SI RSU 


WA RAJJAHA AAKHARUUNA MINAL MUHADDITSIIN WA GAHIRIHIM KHILAAFA DZAALIK 
Ulama lain dari muhadditsin dan yang lainnya menguatkan pendapat yang berbeda dengan hal 
tersebut (maksudnya nabi Khadhir sudah wafat. Pen) 


Diantara argumen ulama yang mengatakan bahwa nabi Khadhir sudah wafat adalah sebuah 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (juga Imam Bukhari): Sanad dan matannya sbb: 


08 Jam UnasI JII Sie Uoasl Sic J3 WISS gal) Gp Sasa JB ad Hj M63 RL Hj AaS0 LAS 

Al aduo- Ul Iga) Ls olo JB jae y Ul Xe $ 3 Ia ulek Ep H3 gala Ul aa Y lu wusaSI SSI 

Tw Cilo yul) JIE « Ul 03d KJ Sl, Dn dia ala GP ls al og ssi HL al -alwg Ale 
“le All aao- Ul Jsw) Uli 99 yulll JS39 jas Cpl JB. Gal ye) seb ole 3D Yao sdy d Lio 

Yao sdn Y -alug le All alun Ul Iga» JB laila diss Tile LE CSI 0d Lo Uas lag ab Talwg 
Gol SI K3 Ol SS Sang SSL 065 Lab ole Agull 35. 


Sumber : Shahih Muslim juz VII halaman 186, hadits nomor 6642. 


Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda : 


Sl S5 seb ole 3d Yoo ag Y lip dita dio yul ole UB 2d KULI KEL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5704 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ARA 'AITAKUM LAILATAKUM HAADZIHII FA INNA 'ALAA RA'SI MI'ATI SANATIN MINHAA LAA 
YABOAA MIMMAN HUWA 'ALAA ZHAHRIL ARDHI AHADUN 

Apakah kalian mengetahui malam kalian ini Karena sesungguhnya pada penghujung seratus 
tahun darinya tidak tersisa seorang pun di muka bumi. 


Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz XVI halaman 90 menerangkan: 


S3 Gam 6S Gila de eg02ll Cup ll Ale MANII JI aids up Ai 0 Cm dg Bis 39 
sawasaale lala sa ae seal ale IS al ade es Am golok Abas ul 


WA GAD IHTAJJA BIHAADZIHIL AHAADIITSI MAN SYADDZA MINAL MUHADDITSIIN 
FAGAALA AL KHADHIRU 'ALAIHISSALAAM MAITUN WAL JUMHUURU 'ALAA HAYAATIHII 
KAMAA SABAGA FII BAABI FADHAA'LIHII WA YATA AWWALUUNA HAADZIHIL AHAADIITS 
'ALAA ANNAHUU KAANA 'ALAL BAHRI LAA 'ALAL ARDHI AU ANNAHAA 'AAMMUN 
MAKHSHUUSH 

Telah berhujjah dengan hadits-hadits ini orang yang syadz dari muhadditsin, dia berkata: Nabi 
Khadhir telah meninggalSementara jumhur berpendapat hidupnya nabi Khadhir, sebagaimana 
penjelasan yang telah lalu yaitu tentang keutamaan-keutamaan nabi Khadhir.Mereka menakwil 
hadits-hadits ini, bahwasanya dia diatas lautan bukan diatas bumi (tanah) atau hadits-hadits 
tersebut 'aam makhshush 


Dalam Tafsir al Alusi 11/316-317: 


ale dil lo gal JB 359 Id 3S HS : Jl Sule lad Jd dbudl lagale yul yE9 ic SU Jiwa 
s5 AN seb lernlll-G0 520 Silall sal ane sai "Jilatin. da sala" 


Dan di halaman 321 : 


293 loilg akug Ado Al ahad Ulo5 98 Kila ti Ungu N SI Una yo SU 0,5 Loc Is 

abal 0 de d3 Sab ale Kas 3 dal Jali lo: yo disi Ala 30 asal 

Usil alil akolsg « Ulautdl al SI9 Sull agale ANJI elitiwl Jala yuli add, los ale Cus 
Bl Usil 9 gb SA Sail Srigdl Ul Mc 4 YM masi 020 ale JI 93 Uas gd asi « Jail 
Cus NI (599 dmuall mcslg 


Adapun argumen ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup adalah sebagaimana 
dalam Shahih Muslim juz VIII halaman 199 


ISSN JB3 cdks JB - ya) Sus Gi) bib Fabel - s5 35 163 Salglall gass BII 9346 odks 
Ul ay Ul Ine al Ola al 00 lo us al Ws - ag 3 dl al Gal 393 - Lgas LiS5 
as JS JENI yg Iva B3 1635 -alug Gulo dll yiko- dll Jaa USS JB SAI yo Ll Ol Tie 
dll AA Fasa ob sll all LAS) ll gi Tas Ulu JAS, Jl dile 1538 33 wal » JG B5 

all so dl Jaa GS Sall JEM Sl Sesal d Ji £ yo 25 G0 3 - yi 35 35 JS) 9835 

aa ala JG Galak SAN og eKasl GAl p Isa Gs Of pull JEI Jos dis5 -alag le 
JS. alle balas YG alis Ul JENI 33 - JB - GNI io Ray Ai bs ala GS La dig RI jas JA 
SL ala masi 38 JSI B3 SJ Jo Sl sil. 


Fokus: 
SI ala pas ya er Kia Ol JH Blah el JB. 


@AALA ABUU ISHAA@ YUGAALU INNAA HAADZARRAJULA HUWA AL KHADHIRU 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5705 ) 


'ALAIHISSALAAM 
Abu Ishag berkata: "Dikatakan sesungguhnya laki-laki ini adalah Al Khadhir 'alaihissalaam". 


Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan: 


al lea pedal 3 ISO Sa sal (Abadi male LA ga Jail al Fdlay 3 dal se JS Y: alas 
an en 
HSlioll DLS yo Ob 93 Ta 399 « ul! 9N9 ll Uje mas 


Ucapan Imam Muslim : @AALA ABUU ISHAA@ YU@AALU INNAA HAADZARRAJULA HUWA AL 
KHADHIRU 'ALAIHISSALAAMAbu Ishag berkata: "Dikatakan sesungguhnya laki-laki ini adalah Al 
Khadhir 'alaihissalaam". 


Abu Ishag ini adalah Ibrahim bin Sufyan, rawi kitab dari Imam Muslim.Ini merupakan penjelasan 
darinya dengan hidupnya Nabi Khadhir 'alaihissalam. Itu adalah yang shahih, sebagaimana 
keterangan yang lalu dalam Managib. 


Disana dikatakan oleh Imam Nawawi: 


Gaio Jd 9 beb yw 99590 95 Ul ale slolell yoga (aw 9 le all lo KASI JilA8 yo UL) 
ul929 Uling dis SS A9 4 ElaisNI9 43, 59 agilS9 @ gallg doll Jala Agu Sic ul 

ud 02 gal Ras JB9 ing Ul Yo Jetl9 a02 Ul yo JSI SI Ul 909 dy Hull RuSl gl 99 009299 
ane 


Sumber : Syarah Muslim linnawawi 15/135-136 


Yang cukup 'aneh' adalah fatwa dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.Beliau dalam kitab Majmu' 
Fatawa berfatwa dengan dua macam, pertama mengatakan masih hidup, kedua mengatakan 
sudah wafat : 


Pertama : 
Fatwa sudah meninggal yaitu di juz IV halaman 337 : 


bogil USB. AJI Kan) W Iga S ulyano lab Jb?" Gala "3" MaSII " Ge- AU don) - Jitu 

Ja pa da yaa sa al Aa da aa aa oo Ld 

ika » Old NI IS ll log $ Tio Kalo J il ole JSI Gp : Sal AYI JUS logis S3 23 Ub2" 
dag ale Al oo yul JB 303 Isa GS) CLS : Jl S 2S ya led Jb? vla mas Ge "lu 
Sei J3: Sygsll Gil asa al B3 £ "(SI ya) A83 GIE 3 yoo Tw Hilo yul) 02 catu Y) 

Jet dllg SSI 93 lab yag (MEI IS J0 sid We log h..... 


Juz 27 halaman 100 : 


say : ass AJB crawgo AE pu Lal Ji 4 saga gg KIA a59 ASI ig Ld org 
Kal 053 Antal Ah US 363 . Kes : JB S Jul alah sih saga : JB cwg0 Ul: Ja S AKU sah 
dl yss ale sal Ulakoll3 . Jb JB 383 KB Kalu di 3i LIS Cas dl JB 2S Te Gg 
U G0 ul ule US alug Aly ale Al lo il 503 H8 153330 GS Ily DVI II AI Big Luo 
pyc deg ala ds all US3l LS ae Sau 


Kedua : 
Fatwa masih hidup di juz IV halaman 338-339 : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5706 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 US JB d5 S GMN dll 5S 36 Ibas S Bg al Gi All le nasi GS Jb: - Al 4023 - Ga 
JI Hao anal 3 JP 4 mal JUS 26 Ih" JGA alay ale dll al Mill 32 S9? lag Osis 
bela yulill 0 0232 dl V3 All gp Al Aug le Al duo dll Jaw) kia s8) ad : Bu lol: USUS $ 
Sd Isis Us sal Cak SI Jay 1 aa il JB Gas Si 0d CLS Wb dlu le dl ala Mill Umi JS 
538 3) WS Ball AAS) Lis adl ditas 188 08 dl adl J3 OS 058 wd all ag JAS hi eU 
so isi Ul Bo bw 6S) Al ale elakll SIG. cuka, 159 elil ad alus IE AU ko pull G2 sg 


258 Yg al Sab By” JGA us ale Al olo hall 58 S5) 3 GAN G2 3 casual 
Ob alay sie Al loe 0323" (Gagal & pl co La uluyal Gal so ol 
Op la ON $ Gaia yag 2 S5 Asam ya Hd 0 433 . "4 Lai G3SB Lgu Ramah JI 36 

lag sa ola “le Alek aa ae lean dng ea 

pd dls Ale Sedan Ol SR) Ng Ug3 Allah N Gap All Sic J0 2S .. 


PE adal Sad ad Sada Jp Isa d 23583 X3 ol Y 33 Slla . 35 353 : GLS Gls: 
gada Nb JB 3 Aug al Ab oo Mb Rais J GI JB Gag alug de All sll RSI Si 
Gb oa Kl Kb)" Alus le AU alo gull Ja a33 ale RSI 03 - 554 Y Sl Jali 30 8 
Ga Ol 66 TB ad HAL YG" (Sl Ag laila 38 Yao LA) 433 Ole ig dia Bila yul) le 
dil 332 lelban3a CS GB dl Anal - Tulusll 2IKS3 - JEIN 293 . va) 253 le JI SI sal 
Uc UlaSIl yo US Ls PI IS Co don3 SC 069 203 Al asal adl IL 39 alay Ale All ala 
dag ge Ul ola | ea al ASN IS 93 IIS Joo Bil ya Ul sdg masi Gg OlsSil 33 GB 
dll abis Usa 3S Us Gali JAS I IS angall 93 JEK ab bslall US 253 Ue LSl3 Gdgsasll Gates 
Jel lg . 3lao IS agosl Id Jio Lo 138 Jio omo3i3 . IK 


Fokus : 


- 33. 


PE ati 


WA AMMAA HAYAATUHUU FA HUWA HAYYUN 
Adapun tentang hidupnya nabi Khadhir, maka dia masih hidup 


Fokus juga : 
L 00. 000 30 aa. 1 9 L. 0 3g oo. Y a 2 8 0-0 0 
Aang Ale AI lho AU matt Ai 2 ab) Gaes diana Sol Ji 


BAL AL MARWIYYU FII MUSNADISYSYAAFINYYI WA GHAIRIHII ANNAHUU ITAMA'A 
BINNABIYYI SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM 

Bahkan yang diriwayatkan didalam Musnad Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwasanya nabi 
Khadhir berkumpul dengan Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam 

Selanjutnya tentang riwayat Khalifah "Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad 
bertemu dengan Nabi Khadhir...... 


Dalam Kitab al Bidayah wa Annihaayah karya Al hafzih Ibnu Katsier juz IX halaman 221 : 
Small dag) Up Sp L3 CO AS oa mad Wal DIA Up SAS Up Owl hg GAN op S0 ad JB 
meli lala Of Hi 3 SA coba AE 3 gia Fame y kal Ba an TP JB as re hu 
Lidi meta cu JUS 9 Bay SG GAS Gem! IA ya cma ADI akh Indah Anil Join y (elo Lali 6 lor 
Lead Jaela gia RAI oa al Il Gi sadel bi dil Ai SI Co Yr) Yo 8 Ikat 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5707 ) 


Catatan : Cerita tersebut juga termaktub dalam kitab Tahdziibul Kamaal karya al Hafizh al Mizzi 
juz XXI halaman 48,dan juga dalam kitab Siyar A'lam An Nubala karya al hafizh Adz Dzahabi juz V 
halaman 121. 


Berikut teks Siyar : 


8 02. LAI -AKo. 8 e.... oo 2 IL 0 22 2 2.9. L 0. 2 ,... D c9..&. 3n0. 
Hai con Ce gia Gani GOL Jl ajal Ae or AS CPU ina Uh EU PP 1 SPA GP Hat) op Bp 
3. A0 0... - 23 Bo. 8 2 og - 0 g Aa, - 9 3 reg aa £ 2... 9 aan 28 mag bek : ad 7 
Na aa Be ebi 
02 Log 


Les Just. ah Ai Ta deg Pal ani AM A35 ato Sx, Y GA Ir UOB. “editan, 


Terjemahan riwayat:...dari Ribah bin Abidah, berkata: Umar bin Abdul Aziz keluar untuk 
melakukan shalat sementara ada seorang syeikh yang berpegangan dengan tangan beliau.Aku 
(Ribah) berkata dalam hatiku: "Ini syeikh yang kasar" Setelah beliau usai shalat, aku menemui 
beliau, aku mendoakan beliau: "Semoga Allah memberi kebaikan kepada Amir. Siapakah syaikh 
yang berpegangan dengan tangan anda ?Umar bin Abdul Aziz berkata: " Wahai Ribah, engkau 
melihatnya ?Aku menjawab: "Ya".Beliau berkata: " Aku tidak mengira engkau kecuali seorang laki- 
laki yang shalih. Syaikh itu adalah saudaraku, Khadhir............ " Wallaahu A'lam. 


Dalam Kitab Managib Syeikh Abdul @adir al Jilani disebutkaan : 
Hu y Oi sd ale bah ni Pi hoadl & Ip IA Vs dai IA, La Neng de) Ui Us rasi Kasi 
Spa IS Bat aa EA sai SI SN Ci MEI 3 Iga WB ad SIB car liat 
JA Ma NA SA 
WA RAAFAGHUU AL KHADHIR 'ALAA NABIYYINAA WA 'ALIHI AFDHALUSHSHALAATI 
WASSALAAM AWWALA DUKHUULIHII AL "'RAAG 
Dan Nabi Khadhir menemani beliau, Syeikh Abdul Gadier........ 
dan : 
Sa db eka II dede mandi Gatal Up3 art (le ala li UN, 


WA AMMALLADZII HAMALaHUU 'ALAA 'AATI@HIHII FA ABUL 'ABBAAS AL KHADHIR 
'ALAIHISSALAAM 

Adapun orang yang membawanya diatas pundaknya adalah Abul 'Abbas al Khadhir........ 

Dalam Kitab Thabagat Al Hanabilah karya Imam Abu Ya'la, juz | halaman 116 (maktabah 
syamilah) 


Ka ab oa aa al ena La SAN mai AJI: San) aula 


GI Ul Lana Gu Aas MPLS gg ii Mata: ala, SN Led ana daa 
Mb Se PU 


Pe Yana 


TA 
&£ 0 -— m.- 8 - Lg. - £-0 02 Moe B. mor Luo 3 0. ge o L. 8 0. @ o 2 04 2. 
Ag eiamd Kla dh Bj nya BLS Upah Tana J3 ol jp Ap Ud ooh CM Kami Bln se al na did JUS 


3 ag IA 
san HB Dg. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5708 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JL , nas Pala nga AG eU gong JB Ssh : ca js dn as UU: JL «Wood pb 
SS A8 Fa j3 05, Aman ak « IG da sa Kk DIA «Yaa ed Ae UN: | 
IN dia and bi: JS PJ aa Genk aa JT JUS Oa 3 ata Aa li maa 


2 Sunde Pati 

Memang ulama' beda pndapat mengenai masih hidupnya nabi khidlir sampai sekarang,bahkan 
imam bukhori sendiri dan sebagian golongan ulama' ahli hadis berpendapat bahwa nabi khidlir itu 
sudah tiada sebelum habisnya 100 tahun dari hijroh.. 


ee II Ida BA ui S3 al Utah mai y JB3 padi uya Ala elladil J3 hadi cola Cab Pal ya Aib Seed JB 
DUA Sa go Lee OS yh dg Maa ale YA pt PPNI AE (ear Y dan BIL al da play ale MN" 


11 kiper pOlI Ale h2I Uang Gas Lc. jizaN plis 
OLI dh as OLI ALA So Y hb Ol la el JU 


Imam tsa'labi berkata,dikatakan bahwa sesungguhnya khidlir itu tidak mati kecuali di akhir zaman 
ketika hukum algur'an dihapus 


Bl, Fuel Jal, And yna Jis dala Gita SUS Vebl 0 Dypr ya ya slladal! aU) ASI Ju dgIB 3 Sg J8, 


Dan imam nawawi berkata dalam kitab tahdzib karyanya,kebanyakan ulama' berpendapat bahwa 
khidlir itu masih hidup dan wujud dihadapan kita,dan itu adalah pendapat yg disepakati oleh ahlis 
shufi,ahlis sholah dan ahlil ma'rifah 


11 ipeo pl Ale v2 Uang Gas Lc. jizaM Ayla 


Karena dalam masalah ini terjadi khilaf, maka gak akan habis-habis untuk berdebat.. diskusi tutup 
sampai disini saja, terserah dan kembali pada keyakinan masing-masing. Alfatihah 


2 Hasyim Toha 
Ikut nyumbang ibarot : 


Elalall yaSI Jas Isa al ws Ml male: AS ol ang 


Dia Nabi Khidhir As tetap hidup demikan adalah pendapat mayoritas Ulama'. (Imam Nawawi via 
AL-MAJMU!) 


2 Umar Bin Sholeh AlHamid 

Pernah suatu ketika Habib Umar Bin Abdurrahman Al'Athos (Penyusun Ratib Al'Athos) sedang 
duduk bersama para santrinya dan ada satu santri yang bernama Syekh Ali Baros sedang duduk 
disamping beliau sambil memijjit kaki beliau. 

Beliau terdiam sesaat dan berkata kepada santrinya: "Kita kedatangan tamu istimewa Nabi Khidir 
dan sekarang beliau sudah berada di gerbang depan". 

Berhamburanlah ke gerbang depan semua santrinya menyambut kehadiran Nabi Khidir kecuali 
Syekh Ali Baros. 

Habib Umar bertanya kepada Syekh Ali: "Yaa Ali, kenapa kau tidak menyambut Nabi Khidir 
bersama santri yang lain..??" 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5709 


Lalu dijawab oleh Syekh Ali: "Wahai guruku, Nabi Khidir datang sengaja menemuimu, untuk apa 
aku lepaskan tanganku dari kakimu karena kedudukanmu yaitu guru dimataku sebagai murid jauh 
lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir". 

Mendengar jawaban dari muridnya seperti itu, lalu berucaplah Habib Umar: "Tidak akan kuterima 
hadiah fatihah dari siapapun kepadaku kecuali disertai dengan nama Syekh Ali Baros bukti 
keridhoanku kepadanya". 

Dengan keridhoan guru, Syekh Ali Baros yang berguru puluhan tahun kepada Habib Umar dengan 
berkhidmat mengabdi bisa menjadi ulama besar yang manfaat. 


? Faisal Ali Al-mdr 
Hadits-hadits yang menerangakan bahwa Nabi Khidhir masih hidup adalah: 

1. Ad-Daragathni riwayat dari Ibnu "Abbas: “Nabi Khidhir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun 
saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur (tahallul) kepala satu sama yang 
lain.” Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam az-Zuhd 
dan ath-Thabarani dengan penambahan “Mereka berdua berpuasa Ramadhan di Baitul 
Magdis.” Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. 

2. Musnad Abu Usamah “Nabi Khidhir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan, mereka bertemu 
tiap malam di samping tembok yang dibuat Dzul Garnain.” ( Lihat Syawahid al-Hag hlm. 200 
tentang 4 hadits yang dibawakan Ibnul Jauzi. )Al-Hafizh al-Munawi mengatakan bahwa 
hadits tentang ini dha'if, akan tetapi menjadi kuat (hasan) karena banyaknya riwayat 
dengan lafazh yang berbeda-beda termasuk dalam al-Mustadrak. Dan kesimpulannya 
hadits-hadits di atas adalah hasan atau shahih bukan lagi dha'if. (Faidh al-Gadir juz 3 hlm. 
618-619.) 


dgis (UB) dio gili All 43 TJ oil Ela YI GNI 60 Jd dis K1S59 Joglo dll gi (Jim) 
yo SSI Sing Small AWI9 S5 WI Ml ea lol yo ed ul a20 8 el £0u Asi 
Ss 593 WR also MAS Ul SINI yAK LC KS 389 Ala yo d05 yul yals sub illg desk 
Jail Jaia elly de Sil9 |) gali Id JB Id dal yag JB Jb Cmli Id dgll J J3 Uya Gal 
ol dugal AtiS9 Tusi Isa JSi 


Ditanyakan kepada Imam Ibn Hajar Al-Haitami ra." apakah mungkin zaman sekarang seseorang 
berkumpul dengan Nabi dalam keadaan terjaga dan mengambil Ilmu langsung dari beliau? Imam 
Ibn Hajar menjawab: "iya, itu bisa terjadi, dan telah dijelaskan bahwa berkumpul dan mengambil 
ilmu dari Nabi secara langsung adalah sebagian dari karomah wali-wali Allah seperti Imam 
Ghozali, dan Al-Barizi, dan Tajjud diin as-subki, dan Afiful al-Yafi'i (dari ulama madzhab syafi'i) dan 
gurthubi dan Ibn abi jamroh (dari ulama madzhab maliki). Dan dikisahkan: bahwasannya ada 
sebagian waliAllah menghadiri majlis figih, kemudian seorang fagih yg sedang mengajar tersebut 
meriwayatkan sebuah hadist, lalu Wali tersebut berkata: itu hadist bathil. Sang fagih berkata: 
darimana engkau mengatakan hadist ini bathil? Sang wali menjawab:ltu Nabi sedang berdiri di 
hadapanmu dan beliau bersabda: "Inniy lam agul hadzal hadist" (sesungguhnya aku tidak 
mengucapkan hadist ini) Lalu fagih tersebut dibukakan hijabnya dan beliau pun melihat Nabi. 
(fatawa haditsiya imam Ibn Hajar al-Haitami pertanyaan ke 340, hal: 543) 


2 Toni Imam Tontowi 
Dalam Siroh halabiyyah III / 99 : 


SS umldlg SI ayldlg KASI lag yS5NI 99 OLI Cs ag, dll susi HL 20 day) NN Pt LI 
33 Ubila elang Ae il pan ea dal S3: 53 le AL JS Ulantsn ll 93 2259 sal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5710 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ml 9 0 logale sat 9 wal slawi. 


Dalam Tafsir Al-Baghowi disebutkan : Ada 4 Nabi yang (dikehendaki Allah) hidup sampai hari 
kiamat : Dua di bumi , yakni Nabi Khidir di darat dan Nabi Ilyas di laut, mereka berdua setiap 
malam berkumpul disamping tembok yang dibuat oleh raja Dzul @ornain (untuk mengurung ya'juj 
ma'juj) , makanan mereka karfas dan kam-at. Dua di langit yakni Nabi Isa dan Nabi Idris 
'Alaihimassalaam 


Lho ternyata malah ada 4 nabi ..... Ini saya kasih cerita tentang Nabi Khidir berperang melawan 
dajjal la'natullah 'alaih : 


An-Nihayah Fil Fitan | / 78 Bab Al-Kalaam 'Alal Ahadits Al-Dajjal 


saia JB susy Glwllg dio agbllg Su Ly SUS Sl emg SSI og 900 birds #aluo 89 
u Ulang giat sal uul uc lo us yul Lida sagw uy pdl ul yul 3D Lugisy Lir : usil JBs 
Jlsall uc Jualo Lir Lagu akug le AI ala Ul gw, Lir JB Spa usa Ul ul dis dll uc 
dial adi all All pasa SJ Kngin Sil Ob Ju « ul uc 2520 393 yul" 1JG bra lo US 
calo All Iga, bisa SAI Jlsall el xl, Ad JS yuli 5 G0 al yalil 15 90 Ja, Sio All HAB 
Hd ding J6 2 tags 4d 6 cad 4 Isa Cal c ol 1 “Jlsall Jan aan plug ale all 
Fan dl setang #aluo JB Mali sa Je Sd € SE Ibu sal JB"ade. 
ul Ul cp M020 ia alun Jlb9.Alay SliuaYI ISB 3 (S5d Jl US sewa id» solo gol Was 
asu gal 00 Ilbgll yul uc K9 Lx Um LC Ban yul 02 Luis 4x Al ac lina 3.0 Jal yo 
Ula! 03 io gal yo J2, US S3 Jlsull 2,50" iakug Gde All duo WI Jawa, JB 1 JB «Sa 
J9 (Layu yo Lo gl J yalgas3 JB .203 SJ Isa sll Sae Join 23053 al d yag Jln un: 
Bap :JB @as9” Isa Idi Ul S7 ASLI 8 ml "020 mess Jai coglisl :Ugdgtad cela Lu u Lo 
pola "JB. akug le Al ako all Jaw 5S SI Jlsall Is : uli leah L JB Yoga ol, 9G Jul 

cal :Jotad JB Agu 03) lol "gi JB 1515 dilug 5gb uga 099 9S Jai R8 4 Jali 

ok JJ ey Ai JBS, In HR ab Gio yo oleoll A9 U 03 "JB. ISSI amal 

Jb Ai "JB daan NI old S5 Lo "sid jga Gosil d Jai pi JG. lai Sgiu 3 d Jai abal 
US) Un lo Ja333 uda Jlball ass ba J6 ag 53 SIJI Jiio pall yo ssh Saw Jai Y ul yul Laut Li 
JI dl 33 Loil yaWl Uma3d 0 Sit Uls 9 Aw Ala JB asas Aa) gabaiwy DG yuli 89353 dl 
sadel Udi Sola all alel 1d" Talug de Al adam AI gw, JB HI 8 ali Lou!" 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/494145480608265/ 
www.fb.com/groups/piss.ktb/624902310865914/ 

LINK TERKAIT : 
www.piss-ktb.com/2012/03/f0004-bukti-bahwa-nabi-khidir-as-masih.html 

2804. MASA MENETAPNYA NABI ADAM DI SURGA 
SEBELUM TURUN KE DUNIA 

PERTANYAAN : 

? An-NazZy Kieen Bin-Mu'adz 

Assalam, tanya all-berapa lama nabi Adam tinggal di surga sbelum diturunkan ke bumi ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5711 ) 1 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam. Menurut shahabat Ibn Abbas, nabi Adam berada di syurga dalam rentang 
waktu antara Asar s/d tenggelam matahari. Menurut Imam Hasan, nabi Adam berada di syurga 
siang hari selama 1 jam. 1 jam sama dengan 130 jam di alam dunia. Wallaahu A'lam. Dalam Tafsir 
Ibn Katsier 1/36-237 : 


SES alan ar JAS op BA PLS cp Telan PL AA AAS aj 3 al Ul SJ 
bj Je ro 1JE PL mel Kay AP mandi 20 ma YP AE pa LB Cone oil OP LP op Lan P 
JA oya Rekan Adel 3 pol Ud ISU Key yg Cal GP Ty Wadan H0 mand LA Ui AS By Lebe £ P3 Coal 

Lia pi oya die Ailag OPDG ASLI Sl. 


2 Sunde Pati 
Ibnu Abbas berkata masa menetapnya Adam dan Hawa disurga adalah setengah hari dari 
hitungan hari-hari akhirat yaitu kira-kira 500 tahun dari hitungan tahun didunia. Wallohu a'lam 


AL 3) pp Sby Hoya Sau 
BAYI pb ya pg Sinai Ba Adel Helen pol RAI LS Galas opal JB dgan K0 Bf or GA AS pl Jie 1 
Lal piye| oya pls Tilanade jha yag 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/662184340471044/ 


2828. SEBAB DIBUNUHNYA NABI YAHYA ALAIHIS 
SALAAM 
Oleh : Ust. Timur Lenk 


Nabi Yahya 'alaih asholatu wa as-salam dibunuh karena menolak cinta seorang wanita putri raja 
dan wanita tersebut menginginkan kematian baginda Nabi Yahya setelah cintanya ditolak. Setelah 
sang raja membunuh Nabi Yahya dan menghadiahkan kepalanya kepada sang putri maka Allah 
menenggelamkan mereka dan keluarga mereka kedalam tanah dan rakyatpun bilang : "Tuhannya 
Nabi Zakariya telah murka kepada raja kita, mari kita bunuh si Zakariya", merekapun (bani Isroil) 
berduyun-duyun mencari Nabi Zakariya 'alaih ash-sholatu wa as-salam namun tak ketemu, 
Iblispun turun tangan menunjukkan keberadaan Nabi Zakariya yang masuk pohon agar mereka 
dapat membunuhnya, mereka ingin membakar pohon itu namun Iblis menasehati mereka agar 
mereka membelahnya dengan gergaji, maka terbelahlah pohon dan jasad mulia Nabi Zakariya 
namun beliau tidak merasakan sakit. 


Penjelasan tentang sebab dibunuhnya Nabi Yahya 'alaih as-salam / al-Bidayah wa an-Nihayah : 


pall aula sun JS UM UII 5 AJA lal 

0 ll le oa JB Mw Ulu 
al A0 yo yAK TI 5 Ul MU US “Isun lo Jl dls Jalo pam Ul id sesi yo Lluul AbiS 93 19 539 
can oa laun lab Mao auto syal elisne Ll le ru ega Mensggiral bu Non 
il HJlt di dl Cuti 3 093 Asal 4 el LA yo Al Cin la) AGS Guy AS Tio Cufdgiuul gi 
ol 48 Gilas Ato Cas la sLgale wulb Kiu »3 lali el also dial do 13 -gielug ld 33 yo LSI 
ea 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IA Iya LE mad ugis Ulil :JB Cus Iva! US 48 Ja ep Glbual ol) Curas Ka Olimo d 391 
susu Ul La J9 Ale akad selam HA LS SL) AU Sal All Ul Iga y ul yuL cal US KAU ye 
US9 #iloy Jail 48 US wu ul dasi mn0 4 "JBS Jail aa is El dg 0S HS El ye yu 

elo Bl ol Age selai adl alay Y US9 | 1592253 Iitag Y olles dll JB LS US9 ele29 neomol9 pelosi 
ag wu Ji dc Kaos , kale sulg coy giiolg AI aowocg ll cal 3 du Ki Jail yaal «du 
caoli3 mal! dl ella! 2533 JELAS Ng Asy X9 097 ul ella! dia Cl sale JS $S ygsoidy Mc 

XI Uas rias Lo sovalus #elloll JB disusul lal8 10n50 las Alsis LS) alg kung0 lg US9 disuad Gl yol 
(5905 Wish "JB 9D JB IIS 9d JB 2042 etis "led JB U,3 ox cw Ad Ml PJB selulacil 
Jli8 JB. gal! Aox9 dal, Jang Cutib yS R38 :JB soluol il all blg nakas Ul 0 43 D9 sudu dl 
Lal Laura uv 2533 elu dual, Jos lol "JBL 0 Calitul lo 1JG. 4 End yo Rb los »: ll Jaw, 
Ill ee SI S3 Jl wae "Jail al Gia AJB Tomo lal A09 May Jd sellodb All Hous Igo 
bs sos Sa cast cas 


AG ul das lala “ale pedia agolol cmalel ari UI MI sus lsg sudi sulb 99 195,53 JB 

ss 0s yul slag 1 JG. 8 Klg MI Kemalg adl Ml dg guna 3 pa MJ KLS, cd aci 
bol ummbol JS Jail al gx Kslag doll yo JS sil, Ob yg 2 all Collg nnild) 3 yu 
Ogts Humaba! JUS sd paid 0d G5 : J3 cr yr Ll Wild, Gb Id ed dll 3d JS) agosl 

bosl AA :JB.« beng gl Luo J W»ag Ja d: swll J JB «kab 8 pall 20 a11 1 JO ea Lis 
Sia bo M9 S0 489 9 KAS Uyrng las KyS lw Id. Lp 959) WI Jas will dll dls Wang 
bgimoll loilg "Cwdal Id 98 VI Hull ale V,S3 S3 sel yul Cole yo s0 49 ala JB SS ale 
J93 ade sES AJI Lu lodg so su JLJI sub 0d : alay Cyas Hd oval WI Law 9d 
sdg gl Ju :Ja99 Lolvas ah ayo SI sulsac Lala Eli cuy Al « UB ul sala 9d loS ) 9goal 
08 Lalisl Mile al sago0 ALS ul 4 USS se1o0 bl « ulas il yol dis UI 9d nswy al boS3 B0 
pad US | yaa VI ye AS, aldi J3 Sud33 ole Ou pl UNI pall 43 US Jd cb) 3 wu Jitio 
Lea Jika US Gaes ws in Gonna Gal asa Glen JB dibc uu 
Ly 38 JB Lawa yg da GL da 3 KMI US Ll 0 al gl mac Lir ca cal wil 
0S GI asam A09 lc Jit8 c09 4518 aic Jlud snlsu LS) 3 00 mM GD 158 Iin Ma. 


Tami ag IS ami USU Kai « uls Sion Ji ul LA 9d 9 (gama! Gp dau Ol R10 dll 3 9. 
OI GS aabug xx Sela Gaal C0 1Sluc yel Bilal Soyg-alel AB «8 eull cmllg sebar AB laS 
SA Akal GS yo GS) CSI yo Ro! Give S0 selir Iga es LS ya ca ualo Cal JB 
98 539 deludl Jis las dulay d3 Lusin Al la ale sada Batull Cs Hula lan Ul 
63 Sluc ul Bilall S9) B9-alel ABU AuulKull Iga 39 seal gagll Cui Jas Gl iuod Sawo el 
maa ye al MS Gg Aa US KU19 20 US R0 Ly abadi Ga ob yo KUA Jill 53 suNiall 
Na 
AN On la so Ken Jamal SELAI aan as alel daa LENT alas 22an nga 
bea ae Li Kisa “Jl S5 1 014 iiiu gsanl yo sll 
Seung say JB 3g aj) Ciey9 sel wall loelal A8 Laale s4 elgol Bola EllSg sl5S:3 0 Lay Uu» ella 
cas Ban ye 393 AS cas al Jai Y Lal Jai 1d Jay yul all Jan daiiss 99 dual 4 Obi yo 924 
Layan all Lg Hari Lgol (My Ly Caltas lab selbS Jay 389 lol 4 19 slgul le “ulang Jalal iya, 
leo & 508 elgatSio Jl Lag Haus Ai sgd929 Ualaba “3.01 Solsalls Jalsi lol caleg denga Olla 
Ju mo-elislg Jl 48 19593 sel die: lgita yA caleg solo Lgu og sluutl slape LL l Slal 
Abg asi JS Ad gg 1 yaa Mac Ly Ss JB. AI asu wo Male Jit3 Oi Sy ASI SS «gb SDI AS 
B3 Sud all Gale Sau Jail al ip CI dl Leah "Jl Pkl le Lol oric 3 cb ost Ja 
ba asas Ya abs das al 2013 all Kura) Sans bal upuna wat al 
AE RD) Ai saga. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5713 ) 3 


2 Mbah Godek 

Kitab tarikh memang berbeda-beda jika dalam kitab bada i izzuhur benar apa yang dikatakan 
neng Dewi Rosita dan itu adalah pendapatnya imam assaddi, ini secuil ceritanya : 

"...Di isaat nabi yahya sudah disembelih mereka mencari Nabi zakaria tuk sekalian disembelihlalu 
Nabi zakaria lari sampai tidak diketahui siapapun kecuali sebuah pohon lalu pohon tersebut 
terbelah jadi 2 kemudian Nabi zakaria masuk didalamnya lalu pohon itu kembali menutup dan 
seperti sedia kala,,dikala mereka mengejar dan tidak menemuinya maka iblis datang pada mereka 
dengan menyamar sebagai orang tua renta lalu berucap Zakaria ada didalam pohon ini,,lalu sang 
raja ambil gergaji dan memotong pohon tersebut imam assaddi berkata disaat gergaji sampai 
pada leher Zakaria maka ia menjerit : "..ooohhh/aahhh" (kesakitan) lalu malaikat jibril 
mendatanginya dan berucap wahai zakaria sesungguhnya Allah berfirman jika engkau berucap 
aaahh satu kali lagi maka Allah akan menghapusmu dari daftar kenabian / kantor para Nabi, lalu 
zakaria diam dan sabar menerima cobaan sehingga tubuhnya terbelah 2menurut attsa'labi Nabi 
zakaria berumur kira-kira 300 tahun dan ada yang berpendapat lagi umurnya kurang dari 300 
tahun. 


(118 2 »p Seal Kat JP 3 el Ir AL AI SB) G oyA JI Ailua HL 

JI ya LS AI Kai Gamer Bm Ul UB JUS Bab Y) Ageng don dn Sona Ud AA LS ob Cab A83 Lali 
hi 3 rabi! maket pall end yA dy 0 yes Lali 5 LS Ala eni Led pr GLS) Jerud Uriuai 3 mbl ob 
Ah ada U akad JB 3 pm SS ag pig Dolein SUN nanti 3 pel ld Bye 3 Jd BUS Old JEy Al Fasa 
Old oya Li puaal SA Bye ot WS ag ebS ya SN Sak Is MS Ld JEy Iin J3 ol re LS uh 
DL Gala JB GA Tai oya DL al es Of el AKAY yag Unisai 0g pi Gm SNI deng LS SI es 
Ae Aly SUS Oya Jadg Tino Blak 4S jani ya dy LS) 

Mengenai nama pohon kami belum tau,,yg kami ketahui adalah pohon itu saat dibelah bersama 


Nabi Zakaria adalah terletak di tanah Nabilas lalu Nabi zakaria disemayamkan disana,,kemudian 
dipindah ke tanah Halab yg mana makam Nabi zakaria masyhur disana sampai sekarang ini. 


DA Sby Ba Ela ya K4 Ul GA Hee yr Jiler MAA yaa SBY Boga Ia KASI: 
118. 
OYI US pgn 33 Ubee JI EMS Ag oya JP SILA Uang Gabela LIS US) Lead peti Cl 2 pm! Ol Sakdi JB 


Alkhodlir adalah Nabi yg hidup sampai akhir zaman menurut pendapatnya beberapa golongan 
ulama'namanya adalah barron bin malkan bin goli' bin arfakhsyadz bin sam bin Nuh dikatakan juga 
bahwa Nabi ilyas juga hidup sebagaimana Nabi khodlir,beliau (N.ilyas) tinggal dikhurosan dekat 
penjara ya'juJ majjuj 

2ya2) Gres ludil— (1/ 401) 
Lag) J3 3 GA or KASI 3 Jb ga UK Da PA celaka Mala Ns pl AT JI pa 3 Pa GR 


- 38 9-8. 9 Pn “ - 2 0 
Certau Iis Ola pa Sl La 


2 Dewan Masjid Assalaam 
Kalau menurut saya artinya bukan "Allah marah UNTUK Zakariyya" tapi memang "Allah marah 
KEPADA Zakariyya". Ini adalah ucapan Bani Isroil yang mencari kambing hitam atas bencana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang menimpa keluarga raja. Mereka menimpakan kesalahan kepada Nabi Zakariyya dengan 
berkata bahwa Allah telah marah kepada Zakariyya, karena itulah mereka kemudian memburu 
Nabi Zakariyya 


Atau ucapan si wanita yang berkata kepada bani isroil, bahwa Allah murka kepada Zakariyya shg 
menimpakan bencana kepada keluarga raja. Maka bani Isroil termakan ucapan si wanita itu 
kemudian memburu Nabi Zakariyya. 


LS Jana US Senat Ga II Ce SUS AI emak A3 1 Jalal ya SIG | pamei Laka 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/648954068460738/ 


2963. CUCU NABI YUSUF YANG MENIKAH DENGAN 
SEORANG NABI 
PERTANYAAN : 


2 Awi Cie Atd Dawi's 
Assalamu'alaikum. Siapa nama cucu nabi Yusuf yang menikah dengan seorang nabi ? 


JAWABAN : 


2 Mbah Godek 
Wa alaikum salam. Nama cucu Nabi Yusuf yang menikah dengan seorang Nabi adalah Rohmah 
sae adl 77 197) 
(MI ea pam yh ya awal Up Dying 
Ibnu 'asakir menerbitkan keterangan dari Wahab bin Munabbih RA. beliau berkata, istri Nabi 


Ayyub AS adalah Rohmah RA binti Misya bin Yusuf bin Ya'gub bin Ishag bin Ibrahim "Alaihimus 
Sholatu was Salam 


Dan kami juga menemukan keterangan yg berbeda mengenai istri Nabi Ayyub, ada yg bilang 
nama istrinya adalah liya binti Ya'gub jadi Nabi Ayub adalah semangsa/sezaman dengan Nabi 
Ya'gub dan ibu Nabi Ayyub adalah putrinya Nabi Luth AS dan juga ada yang mengatakan bahwa 
istri Nabi Ayyub adalah Rohmah binti Ifrotsim bin Yusuf bin Ya'gub Alaihimus Salam. 


Kedua pendapat tersebut telah dituturkan oleh At-Thobarri Rohimahulloh 
OA AHY mall (15/ 209) 


Asal aah EASY Dgn nj O Sal OS Lgi cm Jalal 
AL Aa Gaal OA S3 AI Kal Lag ya Tiny ae aa an Lal Rergy ca Jay bah 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/729725037050307 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5715 ) 5 


3006. YANG MEMBANGUN KA'BAH PERTAMA KALI NYA 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum, mau tanya ustadz dan ustadzahadakah yang punya ta'bir membangun ka'bah 
untuk pertama kalinya sebelum nabi ibrohim dan ismail. | Chikado Lukime |. 


JAWABAN : 


? Yu Paijah 

Wa'alaikumussalaam. Ada keterangan di mawaidz ushfuriyah : Ketika Allah hendak menciptakan 
khalifah di bumi, para malaikat berkata : “ kenapa Engkau hendak menciptakan khalifah dibumi, 
yaitu orang-orang yang akan berbuat kerusakan & saling menumpahkan darah, sedangkan kami 
ini (para Malaikat) masih selalu bertasbih, bertauhid, dan mesucikan Engkau” , Allah berfirman : “ 
sesungguhnya Aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian tidak ketahui “ (Al-Bagarah : 30) 


Para malaikat pun merasa khilaf & berdosa setelah mendengar jawaban dari Allah tersebut, untuk 
menebus segala dosa-dosanya para malaikat berthowaf (berkeliling) Arsy sebanyak 7 kali, dengan 
harapan Allah memberikan ampunan bagi mereka, Allah pun mengampuni mereka. Kemudian 
Allah memerintahkan kepada para malikat itu untuk turun ke bumi dan membangun sebuah 
Baitullah (Ka'bah) dengan tujuan supaya apabila ada anak Adam (manusia) yang berbuat dosa, 
mereka mau berthowaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sehingga Allah mengampuni mereka 
seperti Allah mengampuni para malaikat setelah mereka berthowaf mengelilingi Arsy. 


Alkisah, ketika terjadi banjir besar di jaman Nabi Nuh as. , Allah mengangkat Baitullah (Ka'bah) ini 
ke atas langit ke empat (ada yang mengatakan langit ketujuh), yang kemudian disisi Ka'bah 
tersebut Allah membangun sebuah menara yang kira — kira tingginya adalah sepanjang 500 tahun 
perjalanan, menara inilah yang dinamakan Baitul Makmur. 


Ibaroh : 
- N Giraa li Gaashidi Ummil Gura hal. 261 : 


MN IA BI IS 3 IA Sepele Ia Ag Lau Gi AP Cy£ 
XI Ef Oyab V Volt BI JEP AA Lab Saka Iya Lah Jail IU Tas UI 5 Jeep 
NN Sm DN Pe TA SA DI Ka Sana TA un Loan 
OH, S3 ML — bg 2 —— Di ce — — HS  ——-: 
JA Sa AO IM | HE PN 3 SA 

C AAA Sesi o— — ——i C—— ie el 


- Mawa'idz ushfuriyah : 


3 4 0-2 — 4 010. -— 8.0. 3-6. o z0 “ - g L00 Bb. 9... 

2lawII Eiang 3 Lead dani oya Lead Jaonil IU Kalor j2 lbr Gal SOLO Jb 5) IA IS 
SV it LN ay Ie ia OA li AL jai 
SN Gm Hd Ke pai Pey  pa Peg Ceng GI jap (9 umah plyamh G3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5716 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AKN PI 915 H5. 


2 Ubaid Bin Aziz Hasanan 


Isl Wa RU A Tadinya Han Ilusi ya 3 Ila5 3 NY ay ale ISA £lxA Sal Jalal ey Pas sia laap ola baal an Ea 
Tap ala Mba ta aa ML USA ala gl xi sista Id al Iel « Ka) (Lam88 9)! Isa ISIS RO la lg Io lu USA (karlaod sin lang an) 
aj SEL (MODUS 2 il Ja BI Hara Lay mayat Tia 4( Jaolagp URL 5( Unalkt G( a26 Te. M3 SI BI Boni 9 san Ul 
3 Wa) 10 (Usa 200 TT Wala ayla ay ma II ak 6 IS ad Dany sd Am yA HA Sx) Irina 3, kls 
Sl Wing IBU 1 ale NLSESA liga Bada Nas Kla 3d XS) | USA aiigl NLADUSA Ba mail Tap ba IbuDla « 9x5 ls kera PA 
Tap Tale Ibas ta CA 3d AY (urat « lu Jala JUS ILasi 34 alaya NLALSA asu jl las ALS Pn Tap « Jasil KI Wan Sal sis & se. KU 
Dad ab Io gd IS go) WAS ap 13 v7 Aiua USA asi BA «Leak 2 ya Il aU yS fo Ina aa Wap ay Ijo lal, al lap ba 
Mata ISA Ilusi yaa IN ya Jail Jaa ISA yaiel JS isa Lal kanda Doa ay WA Us Ngus 3: Pn YAA, Y Laap 
Ba Vga ASLI gs Cl) La gai Al yan ESAI 3 Ay Salad Cip Ol Ud Ka CSI, Ca Is Slislad JB f pasal Y3 ASLI Sl, 
«ips Ta He AS Asi, Max Ma ja lo mn pad ola Mila ala 5 sni Ngudi 2 Ta Ap el IN yi Usil SR IA 
Gaal es alay ay wal 4 Ola aa UE can ya alang (SS 3 9 fo la 5 5 imall Jam Galay Y La pama! Ga ASLI 
gaje an lai el, YAA Yus 


Als an Yy Tap cliga Ka ISA A IN 3 Wo) glaln Kia ama sah Tap ala Kala cg tile ISA dy 2 , Sad Lal De tan IiSnsA Kis 
8 Jaa 3 Galallh Kisa Laila dang Uya pal gia ii « Okall Ale pal Cilag Casall merta ga (53 Ay AI Cara (pas Ain! Jala Uya pal Les AI aja 
Ha Ka Jl pal Cal Cab Ul SL. all date mal pY 5g EN Ala pe 3 Goal! Aauid 6 Ahalas yag AR dig yang |) yana Jin ali 
USasA 2x0 gas gllao Tap ala Ibu Ola, al la ylagp ala Ia ly ba ah Wa bylaas ala Kau la SA Alor AA Ws jl IIS 3s & ISI ana 
Geo GAN Jb say alah JB ep al ol eh) Ul dislaal L: pn al JAE e3ye IN AS JII asal al Boa 
AS JB adal! meramal Cai) El Lia Jati Ly) : CN. ia 3 Jamal Agt Jaelawah cadas pad ah Jadi Lali JB LS gl Jadi Tah: JB canda 

KP Wil 6 gadan Lang el, 38 Wsalu3 is cl, SA) ILasls daa ak, Dg bo laap ola Wala KA ea 
ang say Sa Say sya S3 Maia ola many dag) Alat Na HP saaaA So PI ANISA 33 jig ale 5 Baek al aga s Magl ega ana 
Ca ASI) Sal Ale Asal yah lis (IS Sig Call dang ale AIA (8 pal Us plan A3 Hii oi YG Gia Lelo GIS, € Gia AAS 
sndri Jagya e glaly « lag) jal « ga jle gila gag, Si MLOUSA Ana) MK Usa 3 7 830 Usa, gile USak cl, Last ya 
Jamil Gagas el os land Al kkal Jay ee 3 Ca Cl Lal Ai LI Lega JIN Kaya « Bil Land pa. aa 
CS Aga VI GS JII 2 Lag Tata GAS) AaaSIII Jang e lela Gap Al Jilaall Jang « lela Ga pae 9 aah pal Aga HI Gaal A3 sal 
GUY Hb Jang EN oa Koe Lela le pasal! Jang 4 Bil Sawi ISS le Ulum Ja pal Aga ya US) Le Jaa ala (iilall 


Wo3 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalam warahmatullaah. Dalam Kitab I'anatuththolibin juz II halaman 276 : 


JII Bd Iya JS KO Ea Sl AN Of JB pit AI bg Ab Ud ar Ia or ee ye Wal HI Sy 
JOS Thang JB) pam Land olah Pat Siglas LS Aa Lahar Of PIL 3 oya Ie AL pala 07433) yankl Can JL Ly 
CI pol ola oa dh ya Las dl SP ee il Jl pal gl 

Al Arzgi juga meriwayatkan dari Ali bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallaahu 'anhum, beliau 


berkata: Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Malaikat seraya berfiman: "Bangunlah oleh kalian 
di muka bumi bait sama dengan Baitul Ma'mur......dst. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/mujaawib.pissktb/permalink/5487444552117711 
www.fb.com/groups/piss.ktb/697022373653907/ 
www.fb.com/notes/747046625318148 


3007. NAMA ASLI SHAHABAT IBNU ABBAS DAN 
PUTRANYA RA. 
PERTANYAAN : 


Assalamualaikum Warahmatullah, mau tanya. sahabat Rasulullah SAW yang bernama 'Abbas 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5717 ) 7 


mempunyai anak, anaknya namanya siapa ...? | Raminten Klayaban | 
JAWABAN : 


2 Ulinuha Asnawi 

Wa'alaikumussalam warohmatullahi wa barokatuh , Betul, sahabat Abdullah bin 'Abbas terkenal 
dengan sebutan Ibnu 'Abbas, dan salah satu putra Abdullah sendiri dinamai 'Abbas, sama seperti 
nama ayahnya. 'Abbas, ayah 'Abdullah sendiri adalah salah satu paman Nabi yang masuk islam 
dan membela Nabi dengan gigihnya. 


alay Aka AI Ie AI Syurga CN ag Gaal yah memdi plaly 4 mali Aaihy € RAY) on padi ee oya AI Aae— 
Bg DE SP AS Ur Ir LIS ai PA rt All AS gi IYAS AS 4 pil Ga Randi Celah Una 0 Unlaad 
Ina D4 pm ale Ja AHLI Gt Kat Olga Lin Al ay AYI KN PUN ebi. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids-11 


Coba baca Thobagah Al-Kubro, punya-nya Abdullah Al-Bashori, tentang Abbas bin Abdulloh bin 
Abbas bin Abdul Muthalib : 


304 Ooo @- . @ o- 0 90 Paya, 3 0. Oh - 9 0 te 2.9 9 0 @ o- So Boo... 
ar Aa le yA at GP Ky) Ai SL OS dg yan gal Aly PT ae gt At bi AS 
0 - 0 - 0-0. 90-09. 0-09. 0» 0 (3 - 0 - 0 20 - 0 Oo 30 S0. 38 9 0. 9 o- 
Gt LI et AN pt di Got JA Op Kealan GA GAAI got MANA Gpp HL Dgn gai SS al gaga day AN Ip Al Ap 
Baen Te SAN AO Ka an AE Pen, ana Lan aa LA AT Mann seh Teror ae Le WNI PUN OOT Te RE Kena eh “San eren 
8... 0 (EN o- 0 - 0 0-3 0 
Ag SAN AP 1 Al ga al ga 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/698112420211569/ 
www.fb.com/notes/747105595312251 


3118. KISAH TULANG SEORANG NABI DIGUNAKAN 
UNTUK MENDATANGKAN HUJAN 

PERTANYAAN : 

2 Adzim Nayla 

Assalamualaikum warohmatulloh, pernah denger cerita, apa benar tulang orang mati / khususnya 


seorang Nabi pendahulu sebelum Nabi Muhamad bisa di pakai untuk mendatangkan hujan 
maupun menghentikan hujan? Mohon pencerahanya. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, ada kisahnya di kitab As Showaigul Muchrigoh karangan 
Imam Ibnu Hajar Al Haitami. Kisah tentang Hasan Al 'Asykari : 


SI pam al BA Gel pall 
CA eka 3 (Ul BU #UkatadU ga ISA pl Animal) Kidal AB lupa Usah (al) oya yang GAN Jah ya Vj 
She SS ab pegang AJ Ul Ujang S3 UNAS JI ajal la salad JI Ody Aa LAS Cal) gang Saka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5718 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dpr oya IN Kila Of Je pay Aale AI Cho BI Iyan, Suar dal Sold JG) ES emo jummb pb Kadal 
dp ALI dog elit GA G3 Lali Alb G Gamad! oya #elowaat BULI $ Riadi AS, AI SU Op cLAN Jasl UT, ta 
HA JB og SB Gasal JG) Ody ya ola ae Hr la SP ok Je AA di A3 Salad Tanah SA Aa 
JAM ya ANJI IA Ajib Gg par la JUS alasan UU la La emo il JUS SMS ya GAN Kemah nd! caly 
Sa ye AI D9 JBS SG Ita al ban Uj ola Li plat ya ES Leg op 
29 Jom 


Ketika Imam Hasan Al Asykari di penjara terjadilah musim paceklik yang parah dan hujan nggak 
turun turun, kemudian Kholifah Al Mu'tamid bin Mutawakkil memerintahkan orang orang unttk 
keluar dan sholat istisgo' selama 3 hari tapi ternyata tidak ada hasilnya. kemudian orang2 nasrani 
keluar bersama pendetanya, ketika sang pendeta mengulurkan tangannya ke langit tiba tiba hujan 
turun dengan lebatnya, kemudia di hari yg kedua juga begitu. sebagian orang orang yg bodoh 
menjadi ragu ragu bahkan sebagian lagi pada murtad, hal ini membuat rasah sang kholifah, 
kemudian kholifah menyuruh agar Hasan di datangkan, kholifah berkata kepada Hasan : 
"temuilah ummatnya kakekmu Muhammad shollallohu alaihi wasallam sebelum mereka binasa" 
Hasan berkata " suruh orang orang pada keluar besok, aku akan menghilangkan keraguan 
mereka." 

Hasan juga berbicara kepada kholifah agar melepaskan teman-temannya dari penjara, dan 
kholifahpun melepaskan mereka. 


Ketika orang orang telah keluar untuk istisgo' dan sang rahib mengangkat tangannya bersama 
orang orang nasroni tiba tiba langitnya mendung dan Hasan pun memerintahkan agar memegang 
tangannya rahib, ternyata di tangan rahib terdapat tulang manusia, dan diambillah tulang terseb 
dari tangannya. Hasan berkata kepada rahib " mintalah hujan sekarang ", kemudian rahib 
mengangkat tanganya maka hilanglah mendung tersebut dan muncullah matahari. 


Orang-orang menjadi heran dengan kejadian tersebut . kholifah berkata kepada Hasan : " apa ini 
wahai aba muhamad", hasan berkata " ini adalah tulangnya seorang Nabi , pendeta ini 
mendapatkannya dari sebagian kuburan, dan tidaklah dibuka dari tulangnya seorang Nabi di 
bawah langit kecuali langit akan mencurahkan hujan dengan lebatnya ". Kemudian orang orang 
mencoba tulang tersebut dan terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Al Hasan dan hilanglah 
keraguan dari mereka , akhirnya Al Hasan pun kembali kerumahnya. Wallohu a'lam bis showab 


http://shamela.ws/browse.php/book-6544#page-573 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/737211279635016/ 


3149. KISAH MENGAPA NABI IBRAHIM DIGELARI 
KHOLILULLOH 
PERTANYAAN : 


2 Noerwahieb 
Assalamu'alaikum, ada yang tahu tidakk asal usul nabi Ibrohim disebut Kholilullah ? 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5719 ) 9 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, keterangan mengapa nabi ibrahim disebut sebagai 
kholilulloh bisa dinukil dari kitab asbabun nuzul, sebenarnya banyak versi ceritanya, diantaranya 
adalah : 

Dari abdulloh, dari umar berkata, Rasululloh shollallohu alaihi wasallam berkata : " wahai jibril, 
mengapa Allah menjadikan ibrahim sebagai kholil ?". Jibril menjawab : " karena dia suka 
memberikan makanan, wahai Muhammad ". 

Abdulloh bin abdurahman berkata : Suatu kali nabi ibrahim memasuki rumah dengan mendadak, 
kemudian beliau melihat malaikat maut dalam bentuk seorang pemuda yang tidak dikenalinya, 
nabi ibrahim berkata : " dengan izin siapa engkau masuk rumah ?" 

Malaikat maut menjawab : " dengan izinnya pemilik rumah ". Kemudian malaikat maut 
memperkenalkan diri kepada nabi ibrahim alaihis salaam.malaikat maut kemudian berkata : " 
sesungguhnya Tuhanmu menjadikan hamba-Nya sebagai kholil ." 

Nabi ibrahim berkata : " siapakah itu ?" 

Malaikat maut bertanya : "apa yang akan kamu lakukan kepadanya ?" 

Nabi ibrahim berkata : "aku akan menjadi pelayannya hingga aku meninggal ." 

Malaikat maut berkata : " sesungguhnya dia adalah engkau sendiri.". Wallohu a'lam. 


Male pm jl AI BEI Lomma (3 Iyileosl 

363 — JB ga Ab IN AS op AAL Ugal JB al dl reni oyt HAL oya pal Ugal 1 JB gp Anta pl Upab : 

Als AI duo — Al Jay JB JB AS ya ag ot Jah Il ye ah al Udan 1 JB Ga membah gt eaya Wala 

A2 plnlali dalah Y 1 JBS Vale amlal BIAN Janer Lt — lag". 

364 — JB da Y PS Ih ae 3 LI Ula EC ild Aja panah Jd SA AN AS Al ae JB, 

ole ya JA Eh Oh MA El Ju — ADI ale — entah Aas. JAN Sy Usb 1 JUS 9 edbeo oa US 1 mall 

al ap: JB ya ga Lol OST: JET geni lag 1 SE LS yag eat JB ls. 

Penyebab nabi ibrahim dijadikan al khalil oleh Allah, dinukil dari kitab hilyatul auliya' karangan al 
hafidz abu nu'aim al asbihani 


Bete II Oa pt Lega or Glen AA AI AS or AA pai gal JS play san VI Old 3 SJ II Zul 
ojo IP er (Naa AS Ab Ainan Uli pamela Laga TP 4 al Sinar (Dua dala pam ph OS 1 JB 4 ya£ Ui Ine 2 
Lai Dory Upah er gd « 


Dari ubaid bin umair rodhiyallohu anhu berkata," nabi ibrahim biasa memberikan jamuan makanan 
kepada orang-orang, suatu hari beliau keluar rumah mencari seseorang untuk diberi jamuan 
makan tapi beliau tdk menemukan seorangpun, kemudian beliau pulang ke rumahnya dan 
ternyata di rumah telah ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. 


Jl 1 as dil go elsa So da ul “JB Lilo 3 lay "JB! yog cal $ JB HUI elo waga 
sil guy adl auc yo dolc 0 sdul yL WI 8 oa Yuks 


Nabi ibrahim berkata kepada lelaki tsb : " wahai hamba Allah, siapakah yang memasukkan mu ke 
dalam rumahku tanpa izinku ?" 

Lelaki tsb menjawab : "aku memasuki rumah ini dgn izin Tuhannya yang punya rumah." 
"siapakah engkau ?" tanya nabi ibrahim. 

"aku adalah malaikat maut, Tuhanku mengutusku kepada seorang hamba dari hamba-hamba- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5720 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nya, aku akan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah 
menjadikannya sebagai khalil (kekasih) -Nya." jawab lelaki tsb. 


cat aa BIS 1 JB ch Lea Boke GP Lole dd FAN PI SNI sih 0 Pt imel ud dl Iya yag 1 JB 
Slas Yy PI das El 1 JBL Ep GIE JB ii JST: JB. 


Nabi ibrahim berkata : " siapakah dia ? demi Allah jika engkau memberitahukan kepadaku tentang 
dia walaupun dia di tempat terjauhpun pasti aku akan mendatanginya dan aku akan senantiasa 
melayani dia hingga maut memisahkan kami." 

Malaikat berkata : " hamba tersebut adalah kamu sendiri. " 

"aku ?" tanya nabi ibrahim. 

"Iya benar." jawab malaikat maut. 

Nabi ibrahim bertanya lagi : " sebab apakah Tuhanku menjadikan aku sebagai khalil (kekasih) - 
Nya ?" 

Malaikat menjawab : " karena sesungguhnya engkau suka memberi kepada manusia dan engkau 
tidak pernah meminta kepada mereka." Wallohu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/772548352767975/ 


3203. DEFINISI ATAU TA'RIF SYEIKH 
PERTANYAAN 


2 Tagyudin Heki Kimet 
Saya ingin bertanya hamba yang bodoh kasih tau ta'rif "SYEIKH" atas jawabannya saya ucapkan 
terimakasih... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Tarrif As-Syaikh dari kitab Lisanul Arob Ibnu Mandzur : 
| UII ul) 
9D 2 dg coy ll Oman 00 Hati 99 : J9 5 all Gulo sebaga A9 Cabul SI : all: dua 
ueiloill Sl Umuoll yo 9 : Ji89 5 0200 551 oJl Umwas9 San! Yo 


As-Syaikh adalah orang yang sudah jelas berumur dan terlihat ada ubannya. Dikatakan : dia 
disebut syaikh mulai dari umur 50 sampai akhirnya. Dikatakan : mulai dari umur 51 sampai akhir 
umurnya.Dikatakan : mulai dari umur 50 sampai 80 Wallahu A'lam 


2 Ghufron Bkl 

SYAIKH secara bahasa adalah orang yg umurnya sudah melewati 40 tahun 

Sedangkan SYAIKH secara ishthilah adalah orang yg sudah mencapai derajat ahlil fadlol/punya 
keutamaan walaupun masih bocah 


dobisulg GilusN uas AJ Ju dol ulu 99 Al Wb UN YA WA Jae yo Sal 93 gdg... Kal J3 
casa Al asng IS J Ily Gi II asug d9 al J Jitu Eglll as9 og da9 Jab J Jay gl ang 
MY So 9SUI 1 Luo dg Jus Ja di, Rb yo 2 Mo H9 AS ig ra SW Jl : 


LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5721 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/752057521483725 
www.fb.com/notes/783524458337031 


3287. INILAH GURU-GURU DARI IMAM IBNU KATSIR 
PERTANYAAN : 


2 Ishag Nuruddin 
Assalamualaikum Wr Wb. siapakah gurunya Ibnu katsir ?. terima kasih. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Namanya 'Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zara' al-Gaisi al- 
Bashri al-Dimsyigi al-Syafi'i, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir. Beliau 
memiliki 16 orang guru seperti yang dituliskan dalam kitab “Thabagatul Mufassirin”, mereka itu 
adalah sebagai berikut: 

1. Burhanuddin al-Fizaari, 

2. al-Kamaal bin @adhi Suhbah, 

3. Abu Hajaaj al-Mizzi (mertuanya), 

4. Ibnu Suwaid, 

5. Gasim bin Asaakir, 

6. Ibnu Sahnah, 

1. Ibnu Zaraad, 

8. Ishag al-Aamidi, 

9. Ibnu Raadhi, 

10. ad-Dabuusiy, 

11. al-Waani, 

12. al-Hutni, 

13. Ibnu taimiyyah, 

14. al-Ashfahaani, 

15. al-Hajjaar, 

16. az-Zahabi. 


Wallahu A'lam 
Dan berikut keterangan dari http://ar.wikipedia.org/wiki 


A3 ga 

& BO di uaal dilas sebel all, 
D'T2A Aas 6S SI 5555 3050 “alel sala! 

5x 793 dia sana san ya) cas 2LEA "el ang 
723 dim sAsiall Sluc vpl BII, 

H 733 dua GAgiall delas yal wal 20 all, 

A 739 dia sEgill Ml dl pall ale &) ol. 

A 727 dim SAS io JI ul. 

& 726 das Asia! dug 138 ul, 

H 742 dua sAgiall Sal KISI ylo Jl sll Kila. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


MBA Sol 4 Sn20 dl uc gl Kal 
dial Ul" 3 sand JSI Soal pala gol Rul" 
Sola adl ul Glbwl sol Kal. 


SISA sisa meal oil Gas JUS lo 
Ban sa al Ole 
all oal ali 0 Sya ale po 
PA AI 
Pa an Ml 
galau S0 SuDy Lu Gbu! caN Luas. 
Kise sala al 

| UD We L NOS 3. 

wlisall yo 3 S050 yaa Lpc. 
LA es Seal al 
ll 99 EL Say gl Ly S0. 

GLS ea UMS Ya Mom ey Ul Mc gl Rul, 


sblosll yoga 4 Same gl bs, 
alel sale ya wug0. 

BLAHI 1035 “aa ay Ulas susi Jos. 

CS 3 ya 020 JI wa ole gadi OI yi23 4 Sa50. 
Gwaseal! al) Sue Sos0 al cp sun. 
SAI 3 adl Hi ll, 

ga ey Soal yak gol wall Jlos. 

ab SI sal Joe Tail, 

Sgsull San) Jl dl uc oya elus. 

Ojiiall Ly 2050 Ly Mc Mall gl. 

adl ey sos0 Fall, 


2 Ghufron Bkl 
Berikut Guru-guru Imam Ismail Bin Umar Bin Katsir yang terkenal dengan sebutan Imam IBNU 
KATSIR : 


dil An) 155 Lkagg los gp Bill-2 Al day diam cp Soon Ualasdl gal Ml Putar! Agya 
tol" 354 ES Seal yaa all mara alah yuk sos 3655 Al Sie gl bala 
ol" 3 sell Ulagil 42 cyoll JleS bilall-6 dil Aas) “Sol 5 sada Iu) gal Fuddl-5 "mall 
baunya de all aa Wu ca A5 Olla al sal JAS ASN Masa 
il as yans pasllLA0 YA des apl #5 aids aa le A29 all ana Halal Ga 
all Kute-12 al don) npolguo9I 39250 uyall yudi Basil-1 all dan, A55 ul Jono 
OA AI Ann 4 Sl op mal Gp Ely Bt13 AI Ans molen SR Lag 133 dll 
300 JI gal dull- 16 Ul as, al yac 3 M020 ll Ly0c-15 Ul tas, abal Ly SMS N050 
5 ang adl 0.) Kan ILAB Kala 09 Poly Saga Gg SoSA7 “Al An KAS LAN LA Gp 
akal le up 0x1g0-20 Al don, nnbobonll Gagal! Sic Sao gal BSLI-19 lil da 1S Lp au 
23 lela aa Ul sie 2 36322 SLS AU Kal kala wal Jl 21 “al Aas: 
Di call -29 Ul “2 spul All 6 Sao gel un! uan-24 Ka aa NA oh See ab 
AA 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5723 


dll an) ol jl oya Soo Futall-30 .dil a05, 0 yitall 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/778488038840673 


3289. JUMLAH PUTERA DAN PUTERI SAYYIDINA ALI 
KARROMALLAHU WAJHAHU 
PERTANYAAN : 


2 Muhsin Rock Evolution 
Assalaamu'alaykum wr.wb. Mohon pencerahan dari saudara sekalian.. Berapa anak sayyidina Ali 
Karromallahu wajhahu. , dan siapa saja itu ? Matur suwun. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Sayyidina 'Ali Karromallahu Wajhahu tercatat sembilan kali menikah dan dikaruniai 31 anak (14 
laki-laki dan 17 perempuan ) 

1. Dari sayyidatina Fatimah Az-Zahro ( Sayyidina Hasan,Sayyidina Husain,Zainab al-Kubro,Ummu 
Kultsum Al-Kubro) 

2. Dari Ummu Baniin Binti Hazaam ( Abbas, Ja'far, Abdullah, Utsman, semuanya wafat syahid di 
karbala bersama sayyidina Husain ) 

3. Laila Binti Mas'ud ( Abu Bakr dan Abdullah ) 

4. Asmaa Binti Umais ( Yahya, Muhammad dan menurut satu kaul 'Aun ) 

5. Ummu Habibah Binti Robi'ah ( Umar dan Rugoyah ) 

6. Amamah Binti Al-Ash binti Robi' (Muhammad Al-ausath ) 

1. Khulah Binti ja'far ( Muhammad Al-AKbar / Muhammad Bin Hanafiyyah ) 

8. Ummu sa'id binti urwah ( Ummul Hasan dan Romlah ) 

9. Mahyah Binti 'Mri'in Al-gois ( Jariyah, wafat ketika masih kecil ) 


snl9 289 99 giw R05 Ul Id yusu X9 « eluill yo wSII oudo gais Al 95, Ilb yul uy dc 233i 33 
OX 34 gile gl Ailuui 1550 Lilo ISI log « asl9 A89 H3 ol wo JSI Ja JI a95 Ul 38 Le ws ala 
S maid gl uga R95 MW dis Jl 55 Mc elu Si yaig ld ye Roy Ul yg2ug «Jl dag) mami 

dcloaJl9 dimll Ja ybs Laic Lui lo lc uga : 

LSI agils ls SSI 33 Cmall9 Call Lgio 00919 alug Ule Jl ola Jowo Ul cu Aobo. 
Y. Kis Yg Ob awali R0 Long 339 loic 9 All uc9 4259 yuball Lgio 0539 al 35 Cun call al 
Tail sig 43 al lgio dnlag « dev dsn Cai al. 

SE. u9c Ji99 Son09 044 Lio 0x99 « yua Ly claw 

O. Luas ghoua Iad Wc uy Jac Yale 389 4939 sc Lio onl9g slaguall 9d9 « duleill dn), Li Gun Al 
gai Clog dc Ll u0 Luoi jlsg dim wnilaig 

N. Jowug NI 30250 Lgio 0299 .akug Ale AJI al gas AI Ciu Lau gol « Ru Jl 3 sol Ku Kobol 
V. duiisl 3 3050 pul Cg gol Lio 4SYI 3020 lgio 0x99 225 Lu Ags dil 

A. do 9 ym al Lgio 0aJ99 Ayatill d9 40 Ly dakaw al 

2.) Jl small WI RS WulSg « BataD LB D9 « Apoles lain oaJo9 « dulSII yui! Sol Ly Blan0: 
WS susi ag 09 »Jgis3 SllaSl yo. 

sdil ouas gwg LS uas Asoy ulun XI Ru05g cok dis All LS) 4S Uas Klu dg. 
dyleill up 2029 pub 9 dubidJI Up Sa09 Ly « Umalg Kw Ad «39 dos) Mc J9 yo Jwill US9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5724 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BW HS yo 0429 Soabll 5 ul TuDb BL dal ji 
Sial Al Ala bsa Ga In mam oa rae also le ul on daa ba Ia Gl 3 
el alig Su Jaka any 5 IU ima 8 Akmal as sea haw oles yag 


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&Option-Fatwald&1d-97299 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/776254219064055 

3299. PERBEDAAN UMUR SITI FATIMAH AZ-ZAHRO 
DENGAN SITI "AISYAH UMMIL MU'MININ 

PERTANYAAN : 

2 Dwie Suthe 


Maaf tanya sebenarnya usia ummi Aisyah R.A & ummi fatimah az zahra kira-kira beda berapa 
tahun ya gus..? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Selisih umurnya 5 (lima) tahun, lebih tua Siti Fatimah Az-Zahro. Ta'bir kitab al isobah fi tamyizis 
shohabah imam ibnu hajar : 


Igo 90 asu og Sol diwu Walg Lgi nail! 3S 3 lau Ly So20 up UI Kue Ye Jas gol Jiig 
se alan cal yag aa daa Saat ala Us le All ala Hail 


Teen An as Seal esa Iga 


Abu amr menukil dari ubaidillah bin muhammad bin sulaiman bin ja'far al hasyimi bahwa 
sesungguhnya fatimah dilahirkan pada tahun 41 dari kelahiran Nabi shollallohu alaihi wasallam, 
kelahiran fatimah setahun atau lebih dari sebelum diutusnya nabi, dan fatimah lebih tua daripada 
aisyah sekitar 5 tahun. Fatimah menikah dengan ali pada awal bulan muharrom tahun kedua 
setelah aisyah terpaut empat bulan, dan dikatakan selain pendapat tersebut. Keturunan Rasululloh 
shollallohu alaihi wa alihi wasallam terputus kecuali dari fatimah. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/788976531125157/ 


3305. SIAPAKAH IMAM MUTAWALLI ? 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Syafi'i 
Assalamualaikum, mau tanya siapa yang dimaksud dengan imam mutawaly dalam kitab fathul 
gorib ya? kalau ada yang tau riwayat nya mohon untuk berbagi, matur suwun. 


JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5725 


Berikut biografi beliau dalam Siyar A'lam Annubala' juz 18 halaman 585 : 


alas yu yo gia! Sos ye 3 Usolo w yes lc Kasu Gal Gada ad Adel " Wgioll 
Jasa sulis: Cas gua Akti Lal! suci Baya0 ag5 AI elu yul J5c Ai Silau yul Rel s0 Loli 
GILA "ay aoi SAI " daill " UlS Jg.UL SAI Sg ce x9 900 ul gali leg Sol ade vj Soal" 
sals aib dl 99 maito dg goal adl 49 sagiil cal yo duioll Ailala8 asil adl mwlll yul asu) 
aU da) Ti KIA 9 lil J9 GS Casa 9 Ula Gia laga ONE 93 US UliS9 Jl Sd. 


- Siyar A'lam Annubala' juz 19 halaman187 : 


Sole Gis Kogiall S9) 94 Jnn0 Ly MIC Us solo uas Jus Sgm gal dsdlull Tts " gia 
La ita yura “Lalin 4USI Joo Al 99 Lal, S9 setu mao Ubi Lp gag aus 
Hd Lai J9 cal ia "GILA "9 coliuul Bouic G3 slah anal ygall "BLN " MLS aoi slewal go 
23 “io R19 Laguw9 Ula dim Jaa 99 salog dio ga l9 K0 9 Rum dim sub dal go. das 
Aelea ale an LAI cal Una bo BS Esa oat mali ola am Walau sa ana Siah: 


2 Sunde Pati 

Beliau adalah Al-allamah abu saad abdur rahman bin muhammad al-mutawalli annaisaburi nama 
aslinya ma'mun bin ali, ada yang bilang namanya adalah ibrahim, bermadzhab syafii. Lahir tahun 
426 H1/1035 M dan wafat tahun 476 H /108 M 


D0 Syukuri (bgi Sewu gol oil au doll 

Soge! Jgioll ugolo v4 Us0lo Lx yas Jl MG dgw gal Asilull Run Hal. 

| (» 1086 - 1035 5.» 478 - 426) $Jgiall 

Wg seal card ul Ji89 aadc Uu solo dowlg da0 4 as JI MS Haw gal ALI Tas WI 99 
Soy sela aa gia 


https://archive.org/details/AlGhunya. Fi Ussul Din . 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/791072324248911/ 


3324. PUTERA DAN PUTERI DARI SAYYIDINA UTSMAN 
BIN AFFAN 
PERTANYAAN : 


2 Ben Ben Berlian 
Assalamu'alaikum... tanya ahh... Sohabat usman bin afan.. dikaruniai momongan/anak tidak? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, dikaruniai pak, bahkan banyak sekali, diantaranya adalah : 
- abdulloh ibunya bernama rugoyyah putri Rasululloh shollallohu alaihi wasallam, 

- abdulloh al asghor ibunya bernama fakhitah binti ghozwan. 

- 'amr, kholid, aban, umar dan maryam, ibu mereka adalah ummu amr binti jundub al azdiyah. 

- walid, sa'id dan ummu sa'id, ibu mereka adalah fatimah binti walid bin abdus sams. 

- abdul malik ibunya bernama ummul banin binti uyainah 

- aisyah, ummu aban dan ummu amr , ibu mereka adalah romlah binti syaibah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5726 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wagila, beliau juga mempunyai anak bernama : 

- 'anbasah ibunya bernama nailah binti farofishoh al kalbiah 
- Maryam ibunya bernama nailah. 

- ummul baniin ibunya bernama ummu walad. 

Wallohu a'lam 


90 A21 dil 0 Ala sakug Gale All ola Ig dll ly AB) Aolg All Mc yA 0 Ulaisl J9 88 
al sugaag Salad AS App NI dis Cal 900 pl agolg say 09 Jac9 blg allsg 9 yag Ai sala Lu dis 
S Sol oran va Tin Ul Unill Al Aolg ella! Mc Ai naat MS 04 Mg Ly ob pgolg su 

cu Aib aol3 dunis Aoual Ing Jl « ul dig (aa) Wii Ca Ao) golg 9505 plg UbI sig Aulo 

LS 251,9 ado al lgol9 cmd al cwm S3 Lung lil Lgolg m50 lgowl SI Li Ag PETIR) Me Mc) 1) 
Mob 43 Juotil sal lo 8 ul 

Jel dil, 


http://Im.facebook.com/I.php?u-http”63A62F”62Ffatwa.islamweb.net”62Ffatwa/c2Findex.php9c 
3Fpage”63Dshowfatwa&h-gAOFJ9rnxj&s-1 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/792678400754970/ 


3351. BIOGRAFI : Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad 
Al-Muhajir 
PERTANYAAN : 


2 Abu Hanif Ata 
Assalaamu'alaikum wr wb. Siapakah sayyidi alwi bin ubaidillah? 


JAWABAN : 


2 Langlang Buana 

wa'alaikum salam. Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir (Al-imam Alwi - Ubaidillah - 
Ahmad Al-Muhajir - Isa Ar-Rumi - Muhammad An-Nagib - Ali Al-'Uraidhi - Ja'far Ash-Shodig - 
Muhammad Al-Bagir - Ali Zainal Abidin - Husain - Fatimah Az-Zahro - Muhammad SAW). 


Beliau adalah Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali 
Al-Uraidhi bin Ja'far Ash-Shodig, dan terus bersambung nasabnya hingga Rasulullah SAW. Beliau 
seorang yang sangat alim dan dan merupakan salah satu imam besar di jamannya. 


Beliau dilahirkan di Hadramaut dan dibesarkan disana. Semenjak kecil beliau dididik langsung 
oleh ayahnya dan berjalan pada tharigah yang telah ditempuh oleh ayahnya. Beliau gemar 
mendalami ilmu dan selalu menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau berhasil 
menguasai berbagai macam ilmu. Beliau juga adalah seorang yang hafal Al-@uran. Selain 
menuntut ilmu di Hadramaut, beliau juga menuntut ilmu sampai ke kota Makkah dan Madinah. 


Disamping kedalaman ilmunya, beliau adalah seorang yang banyak bermujahadah. Beliau banyak 
melakukan shalat dan puasa. Sifat wara' dan banyak bersedekah juga selalu menghiasi diri beliau. 


Beliau adalah orang yang pertama kali diberi nama Alwi, yaitu nama yang asalnya diambil dari 
nama burung yang terkenal. Beliau dikaruniai banyak keturunan, tersebar dan baik. Keturunan 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5727 


beliau ini dikenal dengan nama keluarga Ba'alawy. Jadi setiap keluarga Ba'alawy di seluruh dunia 
pasti bernasabkan diri kepada beliau. Keturunan beliau, keluarga Ba'alawy, tersebar di seluruh 
antero negeri. Nasab mereka lebih terang daripada sinar matahari dan cahaya rembulan. 


Beliau adalah seorang yang sempurna memadukan kemuliaan diri dan nasab. Keutamaan- 
keutamaan beliau terukir di berbagai lembaran tulisan. Banyak para ulama dan ahli sejarah yang 
memuji dan mengagungkan beliau. 


Diceritakan dalam salah satu riwayat, yaitu ketika beliau hendak melaksanakan perintah haji dan 
berziarah ke makam kakeknya Rasulullah SAW. Ikut di dalam rombongan beliau sekitar 80 orang, 
belum termasuk para pembantu dan sanak kerabatnya. Ikut juga di dalamnya saudaranya yang 
bernama Jadid. Itu semua beliau yang menanggung biaya perjalanannya. Ditambah lagi beliau 
sering bersedekah kepada orang lain di saat perjalanan pulangnya. Beliau juga membawa unta- 
unta dalam jumlah yang banyak untuk dipakai buat orang-orang yang lemah dalam 
rombongannya. 


Beliau hanya mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad. Tidak berbeda dengan 
ayahnya, Al-lImam Muhammad juga seorang yang dikaruniai kemuliaan sifat wara', zuhud dan 
ibadah. Perkataan, perbuatan dan hal-ihwalnya selalu berada dalam kebaikan. Berkumpul di 
dalam dirinya keutamaan dan keindahan budi pekerti. Beliau adalah seorang yang sangat 
pengasih kepada anak-anak yatim, orang-orang lemah dan kaum fakir miskin. Banyak para ulama 
dan ahli sejarah yang menyebutkan, memuji dan menghormati beliau. Disamping itu, beliau adalah 
seorang yang berilmu, kalamnya fasih dan pandai. 


Beliau, Al-mam Muhammad bin Alwi, dilahirkan di daerah Bait Jubair (di Hadramaut) dan 
dibesarkan disana. Beliau mengambil ilmu langsung dari ayahnya dan juga dari beberapa ulama 
yang hidup di jamannya. Beliau meninggal pada umur 56 tahun, dengan tidak diketahui pasti 
tanggal meninggalnya dan tempat disemayamkannya. 


Adapun anak beliau adalah bernama Alwi. Al-Imam Alwi juga mewarisi sifat-sifat kebaikan dari 
ayahnya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan dan memuji kehidupan beliau. Beliau seorang 
imam, ulama, ahli zuhud dan ibadah. Selain itu, beliau juga seorang yang dermawan dan tawadhu. 
Beliau mengambil ilmu langsung dari ayahnya dan beliau berjalan pada tharigah ayahnya. 


Beliau dilahirkan di Bait Jubair dan dibesarkan disana dalam kemuliaan didikan. Beliau meninggal 
juga di tempat kelahirannya pada tahun 512 H. Radhiyallohu anhu wa ardhah... 


(Disarikan dari Syarh Al-Ainiyyah, Nadzm Sayyidina Al-Habib Al-@utub Abdullah bin Alwi Alhaddad 
Ba'alawy, karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alhabsyi Ba'alawy| 


http://ahlussunahwaljamaah.wordpress.com/manakib/al-imam-alwi-bin-ubaidillah-bin-ahmad-al- 
muhajir/ 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/801219946567482/ 
www.fb.com/notes/807749249247885 


3357. KEUTAMAAN NEGERI DAN PENDUDUK YAMAN 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5728 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Muhammad Hadi Syamsul Arifin 
Assalaamu 'alaikum.. minta hadist yang ada tentang yaman nya.. Makasih pak, gus, kang kyai.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Banyak nash yang menjelaskan keutamaan ahli yaman. Allah 
berfirman,surat al-maidah : 54 


ole 1350| Guodall ade bl dgidig Ketoa ado AU ab Ig din GE Kio S5 Up Igisl GA kel L 
LE Raslg A3 "Ely yo Kai WI JL29 dl" Ai dog Ugly Yg AU Jus 63 GBI Ca SU 


Kalimat "kaum" dalam ayat di atas menurut mufasir adalah Ahli yaman ( kaum dicintai allah dan 
mencintai Allah ). 


- Tafsir Ibnu katsir 


us olao Tagis WI 55 | ubuolg So sel WUlg gd : cwall JB ( Aigu549 pg asia Ul sil 913) 

la ul. 

BD ( Migny9 agan asia Al sil Hgwid) Jp 99 Jay Fals aU Ul caKaw 1 dai yul Ugal JB 
aa Sy gal LtSes 5 pil ul wal J3 « limo yo pp ! Sila C2 palu yul 4 Cal JB9 Awali Jal 
sil Agu ) 1 Ag yules ul US Sa Ly aRM US Allu US gac up 020 uc Al uu all uc lia 

Uu 40 Ai BS yo AI yaa! Jdl yo yul : JB ( U9wy9 aewy asis All. 

Sioll yy 2020 yS bla s5 yul uc - YSS al gus - dyglao Lir» ina! Ly San0 Lir yul Lirag 
seb pai Ul gal sud ) pi 0 plug le AU oo Gu Jaan) Jis : JB lie 17 ala v2 

Ia Go Emas Id." US Yo Ai USS Y0 Ai dS yo AI God Jal yo agd 2XGD "JB ( digunug . 


http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya54.html 


(7) Bls al 29 08 Gal Gal Cel33 (1) ditllg all Lo5 25 ISI) : cal lal 1 JB Bun ul ye 
dyilos doll 9 ujlas akal 9 culas Uludl ,Lsl3 Hold soal Jal LI: all Jaw, JB 


Dari abi huroiroh berkata: tatkala diturunkan ayat (” Apabila telah datang pertolongan Allah dan 
kemenangan. (1) Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, 
(2) ) rosulullah shalallahu alaihi wa sallam berkata: penduduk negeri Yaman telah datang kepada 
kalian, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya, Iman itu ada pada yaman, dan 
Figih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada yaman. 


uadl Jai els 9, asin 9 adil ui ea, SN Adil | SI dil: JI SL drdl HI lay 1 JB yalic ul ve: 
Glen Aas alan asal gala le Agelil as neo dian 33 


Diriwayatkan dari ibnu abbas : suatu ketika nabi berada di madinah tiba-tiba beliau bertakbir : 
Allahu akbar.... Allahu akbar telah datang pertolongan Allah dan telah datang penduduk yaman, 
suatu kaum yang bersih hati mereka, lembut tabiat mereka... imam itu ada pada yaman dan figih 
itu ada pada yaman dan hikmah itu ada pada yaman. 


- Bahrul Fawaid 


dgko sil. aa SG JE . Nan eren JB La an menaati 


T-0-2 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5729 


Aas cas" Aa ob Ke AA Maan Aa 
0 mad H0 Tao Sl OS SI 0 dede SI, J3 sell GS ale @iall al y ybs sly « ul asi ab 
dosa lo Lia Ati log AU) 9 s051 ll Gio : ala! ola Ola": aa da6 al 
en an, 1 ala 5 Man En Ga tb aa Sta 

lal job 3g dbs SI 3 5 | a03 c snl3 sa US dobe sigdlg alall 3S 29813 


- Mushonaf Abi Syaibah 


399 yowll 5x9 cs lo 

(1 Jakug le AU alo WII Jaw, JB : JB 22 sal us Il yul us yias NI yo dugleo gol Lian : 
po dora JS II yul 9 « Aailon doSAJI9 alas UlNI « dn3l Hol9 Lok wal d « yadi Jal Sbl: 
552) 

(2 Joy plug le All slao WI Jgaa) ol : TG Pa al or ya or dara ye la ai 
ds 3 SAI Ubsi Jawol ic snaladdl 49 Ugal leg dgwidl lg « Lab wol Ul: J3 yodl s5 
Ang . 

(3) dl duo WI Iga JB 1 JB sale 0S ktm yul US YAI US yo3S AI ul uc pol us Kuy Lian 
Ang Is) 33 Goda JS UG bale 9 Bgwilly « jlanll Jal 43 y slosAI : alwg uc. 

(4) uls ole : ag Gale Ab ola Al Ig JI : JB Giok yul 42 Ailrwl yul ye sbg Lir 
ae Pn" slo»9 Asn9 club pgad P3 AD9 Arilay Ao 9 

(5) JB apl us pebao La Ja Lal US Yan IL 0 4 MMI 00 K3 yul Lal US UgOd uy Mu lina : 
UP 23 BD Ulbull agilS you Jal Sule gu : Jli8 J yaao 99 plg Ale MUI no All Jaw, R0 US 
Mal NI: duga dal J8 1 dl Iga v5 NI 2 Oli 00 Jan J3 yaYA H3. 

(6) JB: JB aituonll 9S ey Ml uc ye Hubc uy dls US dal xx Ilas US Y9) BD Ny Liaa 
dag isis 933 ss ulu : akug le AU so Al Joy . 

(7) Jim : En an at an naa 
well Jdl: JBS SS abill SI: akag le WI alao Wil Jaa 


- Keutamaan negeri Yaman dan penduduknya dalam lembaran sunnah rosulullah 


pilar Anal 9 lor Ular! , bo wall 9 A81 Sl Ad pum Jah ASLI : dil Jowo JB JB 4d wal se 
did Aoa Md Sesal aloAl JB (ale Gsio) 


Dari Abu huroiroh beliau berkata : Rosulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda : penduduk 
negeri Yaman telah datang kepada kalian, mereka adalah orang-orang yang paling lembut 
hatinya, Iman itu ada pada yaman, dan hikmah ada pada yaman. | HR. Bukhari-Muslim| 


Berkata Imam Al-Baghowi dalam kitab syarhus sunnah ketika menerangkan hadits di atas “yang 
demikian itu merupakan pujian kepada penduduk yaman, dikarenakan mereka adalah kaum yang 
bersegera dalam beriman kepada rosulullah, dan baiknya keimanan mereka kepada Allah 
subhanahu wa ta'ala”. 


- Ahlu Yaman adalah orang-orang yang pertama minum dari telaga rosulullah 


sb Sunu Uw3l yodl JPN pull dadi 91d3S Fasa il JB akug Uc Jl lo WI aw Ul ulsi us 
pal YA 3 


Dari sahabat tsauban berkata : rosulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5730 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“sesungguhnya aku (nanti di akhirat) berada di samping telagaku, aku akan menghalangi setiap 
manusia yang akan minum dari telagaku sehingga penduduk yaman dapat meminum air dari 
telagaku terlebih dahulu, aku memukul dengan tongkatku sehingga mengalirlah air telaga tersebut 
sampai pada mereka. (HR. Muslim| 


Berkata Imam An-Nawawi menjelaskan kandungan hadits di atas : “hal tersebut merupakan 
karomah bagi ahlu yaman karena rosulullah shalallahu alaihi wa sallam mendahulukan mereka 
dalam hal meminum air telaga beliau, sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan mereka dan 
bersegeranya mereka dalam memeluk agama islam” (Syarah Shohih Muslim)|. 


alis pln yal gag Slao Ltd IslB Ay ylito pelilils atu wal setia K4 Sasn09 ge0woll uut: gal tas 
ade Jl alan wi ubi us Sposall dll yul Ly Ulaso yS Seal yul Ly Als US bol US yul 
Jl A5 G2 Jia pesle yA as Sllas Lal You BN Gali da6 yuA95 sisa sil JB plus 
ve dildo bl a0 Ad catu Judll 0 ol9 Lal yo Lely asal Jli3 Ul us uc Jiw9 Ulas cl molio yo 

Go3 u0 25119 UD yo dal all 


- Nabi mendo'akan hidayah dan barokah kepada ahlu yaman 
mealis JaSl agll Jl yosl J8 Jai akug Male AU Kalo ll ul ic WI LS, Lali M5 US wil uc 


Dari sahabat zaid bin tsabit : bahwasanya nabi mengarahkan pandangannya ke arah negeri 
yaman, kemudian beliau berkata : Ya Allah... jadikanlah di hati mereka kelapangan dalam 
menerima islam 


- Tuhfatul Ahwadzi 


da3 9 ella JS yo ol (Jl Agl) ls adl AS Snngall R39 II yu) (mall J3 lai) 1d: 
Ig yodl uo adil US dusoll Jal aleb YN el ac loilg elull dilito agagl Jos! susallg Asi (2g) 
JliSoll alalall lagu s1 (lisog Uclo 48 W dyb3) Jl Uas wo pel lay alel S0llg ELall AS 44 uic 
a59 Katidu gl JB .isog bcl pleb (SI ato ILAK gl Sg kali isl l9 SBI INI UL yo 383 lagu 
lal sagi2 lb pgilgil aga Y call yo 3909 Uiusdl yo date 193 Lal Lo dinda! Jl Ul salad oy lil 
duxall Jal alel 98 Sab All les aa mall adg 02 ol adl yadl Jdl gl ale Jab UL all les 
kal! laa le Hobi Ii Yg Uc poll 50 sial play NG Leale adlllg Lo Ubi de gu 

sosl d3 ,519 (ono ya Ly Is») ga. 

bios 59 W Job pel: JB gl HI J05 Ly dll uc yg 


Diriwayatkan dari abdullah bin umar bahwasanya nabi berdo'a : Ya Allah berkahilah kami pada 
Yaman kami (negeri Yaman) (HR. A-Bukharij 


Rasulullah mendo'akan dengan hidayah dan keberkahan tidaklah yang demikian itu beliau lakukan 
melainkan karena keutamaan dan kebaikan pada sesuatu yang beliau do'akan, dan pada hadits di 
atas merupakan penetapan akan keutamaan negeri yaman berupa barokah dari do'a rosulullah. 


- Fathul Baari 


6681 - W bb pel ala 9 le AI ala gl S3 JB 20 1 ye Bl ye Ul Mc Id y3c w us V3 

Endy os pol Up on US Sdojill as S9 Ula pd 51 uc Il Uc 3 dc yg onyal IS Cus bolis 43 
sam! dal95 0 laslowdU Aing JB aku 9 ale All alas WII Iga ul ll Iga DI SAS ida H3 
A59 yo padi 9 JS aul Uc ac Ly Al uc up Ml nc Inob yo Mel AJI uc Soga mal ulu 
JB ai Lrai 989 Jl Jaw, LE Jg3 Ud HUSNI Jl Y,S39 189390 An AO 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5731 ) 


basi 939 Jg3 asu WE glg Sio ll Ul9) 499 29 Ubud US Blu Lag allg Jo JII did WI 3 
J9 Lio gl Les JB Ja Eli LSI 0,3 Jla JB basi 939 JB Li 93 W dobg Lola 93 W JUL sll JB 
us V9 Gl9) 599 ui 0 ICA 8 Ai sltuwiw Al 9 ya Uu vm! dyl9 99 899 589 lu Ju &5 
ulu G3 Blu laios yislls JIN JI Las JB bani 983 ll Jowo L Ig deal Jl gl il US lah u9c 
Alan KO EA Id SAI ll yo Igisad Gatal Ja elo aku 9 le Al lan S3 loil Ulgall JB 
3 UnBL Mg ol Jaidyg Euis UI vundll Soglall J8 Uuoddl 33 Jp lolg oil Ulbutal Obat 
dgn gia gogo Sie pwmiidb dal 3 olawidl Ul Jig Ang ISd9 JONI ade A5 pasa log lw 
Ayi 3 aa soal RL luis pun 46 Ul Joisug Jd d Lgiruc 


http://islamport.com/w/srh/Web/2747/7332.htm 


- Bersegeranya ahlu yaman dalam menyambut dakwah islam 


ale Al sala yuill ll aoi gia Wsela S9 JB pssi yi YO ii sela an Jl uc JB yu05 w ulac uc 
slao WI Jaw, A59 S9 yan Jl uc JO Ula Ls atu WI Jowo WIB m1 so blg yiul J9 plug 
asasi) Lis Ul3 WI Jowo 6 1G pai is Lalat Ad SS aiudl IglBI JB 04 00 05 £le3 JB alug ale Al 

wall 30 


Diriwayatkan dari sahabat Imron bin husein, beliau berkata : suatu hari aku berada di samping 
rosulullah shalallahu alaihi wa sallam tatkala datang kepada beliau sekelompok kaum dari bani 
tamim, maka berkata rosulullah shalallahu alaihi wa sallam kepada mereka, “aku sampaikan 
kepada kalian berita gembira (seruan kepada islam dan balasannya berupa surga), mereka 
berkata kepada rosulullah shalallahu alaihi wa sallam : engkau telah memberi kami kabar gembira, 
maka berilah kepada kami sesuatu (sebagai hadiah) -maka berubahlah wajah rosulullah- 
kemudian datang penduduk yaman menemui rasulullah, maka berkatalah rosulullah shalallahu 
alaihi wa sallam kepada mereka “ wahai para penduduk yaman aku sampaikan kepada kalian 
berita gembira (seruan kepada islam dan balasannya berupa surga) yang mana bani tamim tidak 
menerima kabar gembira tersebut dariku, ahlu yaman berkata kepada rosulullah shalallahu alaihi 
wa Sallam : kami menerima seruan engkau, kami mendatangi engkau dalam rangka mempelajari 
agama.” (HR. Al-Bukhari 


- Shohih Bukhori 


MD) UMS Y Ul0S US (D0 Y Ulat US salad Ly Bos US subaw Lousl 1 HS Ly Jan0 lia 
| | Ju lagic WI: 

asi ella Lis tu NI (lg itu pu gua L) :JS plug le AI olao gl JI musi lu Yo JK es 
ado yul sb bi #3JG (aoi gi lebat AS Saad Ighesl syadl Jal U) :Jk8 sad Jal oels3 caga9 
Sd id wali sil) Ul yag L "J3 Ja) sle3 sjasallg JII cg Cry plug le All. 

(3019) - wu ulgtao US slaia a Rols bias Hui dl Uas Heal Uas OLS 3 ya Ya J0 lina 

JB logic All 15) UnA2 UI Ula ye di ul 1) 50: 

sda WS il ISI) 1 Jl saus yo yo yab ob sUWb yuSb Cdic9 alug le All ala gili de Kla 
Al wall Jal LS mudi Toll) JBS syal Jal yo yul Ade J5 Ai Kuto dliloc Lu say 3S JG (mci 
sa 4 d9 WI US) :JB cod Id ye Ill Ilis #16 Lal Jowo V WS 38 JJ (aoi gi Lebat, 

L ebil Cud3 So S2L3 (LS) NI lol G9 esai JS SSI 99 KS9 sell dc ac USg 0 uc 
Lg 3 CS gal wa#ad A93 cal mad Lai 9d glaia ad 18 Kalbu mol ul, 


- Tuhfatul Ahwadzi 


- 4048 - xx Glsixo yo ss v1 Bola 0 Ulik Luas “Saga Ly KASI SS Lusi Lolip G4 Sono US5 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gaia JS plang Gale All ado AI Jgawy ol Aoi yui H0 3 2S" UB soko Us ulas US «3336 
Jl wall Jal j0 38) 253 caug le Al so dll Jawa, 83 218 JB .lilae Li 5iiy IglB gun ya 
Bumno US Casa IS$ "US S8 IgJlB cawei 915 lis Al S5 Isl 


- Musnad Imam Ahmad 


JP u ) olga Ge ala Yi BL uc. Ona ve, Nu 09 , S3 Was (epoa 2) 
A53 AB: gal Jl Ke dl, Ube Liya , Tp Die" pa gi kata" Ta. Hana 


Ia "Aa gi is ASI Sdh Lalai "3 JS £ yaa Go o3 23 JB alug UE calo Ml Jos : 
OLS All Isu G. 


- Penduduk yaman adalah sebaik-baik penduduk bumi 


iuyall3 So Gp Gasa Aug Ale AU ola All Jasa) 28 US : JB. aul Gg sala 1 2S V3 050 UE | 
AMI 3 GA JUS Ad ulik dala 3 sala ks GB , adl Jul Se dlu al Eli” : JUS... 


Dari jubair bin muthim berkata : suatu ketika kami bersama rasulullah di suatu jalan antara makkah 
dan madinah, maka berkata rasulullah : hampir-hampir saja bangsa yaman melebihi kalian, 
seakan-akan mereka seperti gumpalan awan, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. (HR. 
Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Al-Baihagi,| 


- Sebaik-baik lelaki adalah lelaki ahlu yaman 
uadl Ja Jlso Jle Jl oa Jo ...ipolull due 4 900 Uc 


Dari sahabat 'amr bin abasah rasulullah bersabda : sebaik-baik lelaki adalah lelaki penduduk 
yaman” (HR. Imam Ahmad, Al-Bukhari| 


- Kegigihan ahlu yaman dalam menjalani ketaatan kepada Allah 


adl Sllac! Ui asi gula Sl» ....lo Gil Ig» JB 5JB dis All 113) Sya as yul ye 
Oa Ja ad LI 9: JB... Spul sal Jowo UUS enellocl 


Dari abu sa'id al-khudri berkata : rasulullah berkata : “sesungguhnya akan datang suatu kaum 
yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka” 
sahabat anas bin malik bertanya : wahai rosulullah, apakah mereka kaum dari kaum guraisy ? 
berkata rosulullah : “Tidak, akan tetapi mereka adalah kaum dari negeri yaman” (HR. Ibnu Abi 
Ashim,| 


Berkata Imam ibnu jarir ath-thabari dalam tafsirnya : “sesungguhnya Allah mendatangkan ahlu 
yaman pada masa kekhilafan umar bin khotob, kala itu sikap mereka terhadap ajaran agama islam 
merupakan yang paling baik diantara kaum-kaum yang lain yang memeluk islam (dari luar mekkah 
dan madinah) dan mereka pada waktu itu adalah kaum yang paling banyak memberi pertolongan 
kepada kaum muslimin. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/803470493009094/ 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5733 


3372. KATA 'SUNAN' DALAM LITERATUR BAHASA 
INDONESIA 
PERTANYAAN : 


2 Aya E Hadi 
Assalamualaikum, apa arti dari kata sunan? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Sunan, dalam budaya suku-suku di Pulau Jawa, adalah sebutan bagi 
orang yang diagungkan dan dihormati, biasanya karena kedudukan dan jasanya di masyarakat. 
Kata ini merupakan penyingkatan dari susuhunan|1J. Kata ini berarti tempat penerima "susunan" 
jari yang sepuluh, atau dengan kata lain "sesembahan". 


Pada periode sejarah Jawa pra-lslam gelar ini jarang dipakai atau tidak banyak didokumentasi. 
Pada awal-awal masuknya Islam di Jawa, gelar ini biasa diberikan untuk mubaligh atau penyebar 
agama Islam, khususnya di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Selain sunan, ada 
pula mubaligh lainnya yang disebut syekh, kyai, ustadz, penghulu, atau tuan guru. Gelar "sunan" 
atau "susuhunan" juga diberikan kepada penguasa Kraton Surakarta Hadiningrat (Kasunanan 
Surakarta). 


Gelar penguasa Jawa 

Pemakaian lainnya untuk istilah "sunan" dan "susuhunan" adalah sebagai gelar bagi raja-raja dari 
Kesultanan Mataram semenjak Amangkurat I hingga suksesi pada Kasunanan Surakarta sampai 
sekarang. Ini adalah warisan Sultan Agung dari kerajaan Mataram Islam, yang mengklaim sebagai 
Sultan dan Sayidin Panatagama, yaitu raja dan pemimpin agama bagi masyarakat Jawa. 
Walisongo 


Walisongo adalah sembilan orang penyebar agama Islam di pulau Jawa yang paling terkenal di 
antara mereka yang mendapat sebutan sunan. Istilah Walisongo berasal dari kata wali (bahasa 
Arab, yang berarti wakil, dan sanga (bahasa Jawa, yang berarti sembilan). Mereka dianggap 
sebagai mubaligh agung, baik dari segi ilmu agama Islam maupun bobot segala jasa dan 
karomahnya terhadap kehidupan masyarakat dan kenegaraannya. Berikut ini adalah daftar 
sembilan wali yang secara umum dianggap sebagai Walisongo tersebut : 


. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim 

. Sunan Ampel atau Raden Rahmat 

. Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim 
. Sunan Drajat atau Raden Gasim 

. Sunan Kudus atau Jaffar Shadig 

. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yagin 
. Sunan Kalijaga atau Raden Said 

. Sunan Muria atau Raden Umar Said 

. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah 


O Do WNOD IPDN 


Sunan-sunan lain 
Beberapa mubaligh lainnya selain Walisongo, khususnya yang terlibat dalam masa awal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5734 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penyebaran agama Islam di Jawa, juga disebut sunan. Berikut ini adalah beberapa mubaligh 
lainnya yang mendapat gelar sunan: 

. Sunan Bangkalan 

. Sunan Bungkul 

. Sunan Dalem 

. Sunan Geseng, adalah murid Sunan Kalijaga 

. Sunan Ngadilangu 

. Sunan Ngerang 

. Sunan Ngudung, adalah ayah Sunan Kudus 

. Sunan Prawata, adalah putra sulung Sultan Trenggana 

. Sunan Sendang Duwur 

10.Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran II, bupati kedua Semarang 
11.Sunan Wilis 

12.Sunan Lawu, Raden Gugur, putra Brawijaya-V 


O DAD AP DNA 


Penggunaan dalam masyarakat Sunda 

Orang Sunda memakai "sunan" untuk menyebut orang yang memiliki kedudukan terhormat 
(Susuhunan). Salah satu contohnya adalah penyebutan tokoh Sunan Ambu, sosok perempuan 
mulia yang merupakan "ibu" dari kebudayaan dan peradaban Sunda. Wallahu A'lam 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Sunan 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/806028889419921/ 


3432. ARTI NAMA AL GHAZALI 
PERTANYAAN : 


2 Achmad Gusasi Allkhlash 
Asalamualaikum... mau tanya temen saya mau kasih nama anaknya Al Ghozali itu maknanya apa 
ya ? terimakasih 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 

wa'alaikum salam Warohmatulloh. Al-Ghozali adalah nama marga. Al-Ghozzali (dengan tasydid) 
adalah nisbat pada pekerjaan "penenun atau penyulam". Memberi nama dengan kedua nama tsb 
sangat baik,tabarruk kepada lagob seorang ulama besar, mujaddid kurun 5 hijriyyah, hujjatul 
islam, beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-ghozali 


sols gal Haii Sg wol UI da209 Luall 433 Aku daa 9D 1 all 3d yo 

and Jos duwi SL JI artis lal J9 ol sll #Alilell malu glall Jl yel San0 Ly M020 Lp I020 'dowul 
dab Jal dub de Goal NI se. 

M048 J S8lgall 5x20) 450 lc lal, malik yag S3 yo Ulelblk songo dll 14 )9eti0. 

505 ale do NwAI lal day gga Sori Joss 9d Agituo Giya0 yo KEL Lwgb #0 ulah Lu 1089 
ATT Sala ne 


http://www.ghazali.org/site-ar/yz-default-ar.htm 
Wallohu a'lam bis showab 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5735 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/807010625988414/ 


3459. TEMPAT TURUNNYA NABI ISA ALAIHIS SALAAM 
PERTANYAAN : 


2? Urang Coulound II 

Assalamu'alaikum... Yai mau nanya di manakah Nabi Isa As di turunkan ketika menjelang 
kiamat ? dan bagaimana dengan Negara Israel apakah mereka juga jadi pengikut dajjal hanya 
yahudi Ishfahan saja? mohon penjelasan dan pembetulannya... 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Menurut satu riwayat Nabiyallah Isa as turun di menara putih di timur 
damsyig-syria, turun sebelum subuh dan melaksanakan sholat shubuh berjama'ah. Wallahu a'lam. 


all yo Ya ale Su log 509 slawi yo J9 5 VI9 48. 

Ly 0 plan R1 yA « USlp dbisl ade MIS lewalg Givd KE claw d ball s8 dg j3 Jao lol 
amal al Us SI dl Jlsall isl 98 Laiyd " JB akug lc All lo dl dis Ai 5) Utami Ly velg 
BI wxSlo dninl ale AAS lesal9 tid9 20 Law Hituod KE saw Bolioll dio Jia dlu WC pa y0 cal 
Sings ag. 2 wolo NI Asy Sa SI dau NE: ASI sales Gis sana al 23) Isa abs aul) Usil 
Ob gi). 


AI uaoale 2x0 Isl cagill Jl dnagallg agak abal! 0d 99 Lg) : Jos Bole 58 JB urirg seo US 

33 sglk Egnall UG Sgsgdb Sal J3 « Sasa Usil sli$ Aldgall 85D5 Jio tgl els Ulas jl 
gi gloill 9d9 bgl Yo valid 5d ol Ja33 «SSI dl Jb san 210 

em) J9 « cal Ol uts 99 ASI 09 240 yaa J ya Ml mdlll Oo Gac CyrS Hd : dalgall 93 Jl89 

ve las 99 sudi JB « Ailagall Ba) us) Jia Ugl sya UNAS JL Ai Uu ogll Kuy (SAI Lagi Sg gali 

US UB W95d Wo W8 USG el yi. leiwul IS) doloddl wu 0d Jl Lag LA SI Usia seo ol IG Alaull 

Gill » el yo 99 Jill Usgaao 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?flag-1&bk no-107&1D-223 


Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:“Ketika Allah telah mengutus al-Masih Ibnu 
Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damsyig dengan mengenakan dua 
buah pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran, dan kedua telapak tangannya 
diletakkannya di sayap dua Malaikat: bila ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, 
dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafirpun yang 
mencium nafasnya kecualipasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. 
Lain Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya dipintu Lud, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa 
datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, lalu Isa mengusap wajah 
mereka dan memberi tahu mereka tentang derajat mereka di surga. 


Ibnu Katsir berkata, “Inilah yang termasyhur mengenai tempat turunnya Isa, yaitu di menara putih 
bagian timur Damsyig. Dan dalam beberapa kitab saya baca beliau turun di menara putih sebelah 
timur masjid Jami Damsyig, dan ini rupanya pendapat yang lebih terpelihara. Karena di Damsyig 
tidak dikenal ada menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami' Umawi di Damsyig 
sebelah timur. Inilah pendapat yang lebih sesuai karena beliau turun ketika sedang dibacakan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5736 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


igamat untuk shalat, lalu imam kaum Muslimin berkata kepada beliau, “Wahai Ruh Allah, majulah 
untuk mengimami shalat.” Kemudian beliau menjawab, “Anda saja yang maju menjadi imam, 
karena igamat tadi dibacakan untuk Anda.” Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Isa berkata, 
“Sebagian Anda merupakan amir (pemimpin) bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari 
Allah untuk umat ini.” 


Dan apa-apa yang dilakukan nabi Isa a.s bisa dilihat dalam kitab Shohih Bukhori dan muslim. Dan 
di antaranya adalah : Rasulullah bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada 
kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, ia mematahkan salib, membunuh babi, 
menghentikan jizyah dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mau 
menerima pemberian harta." 


150 Ul Rom Kasal! Ag Ul alat ul 00 Bo 0g yul bid pad ul uy Lagisu Las Ilbuwl Lian 
Las 10 tail SB Jas ol sanga Ody saus S3 lg Ale Al as lil Jaw, JB JB ae dll 3, 
dala) Eanuall 3S Las Sl Aliiy Y ge Jlall yAg49 da sal Bug 215 Jitug Cuka! pu Nic 
a99 Ugo JB AU Giodal VI LSI Jal yo Ul9 Alit Ul as Sl ud ul Jai pi 6.3 log Haag Ls 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-6275&idto-6278&bk no-52&ID-2077 
Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/824764454213031/ 


3474. KISAH NABI SULAIMAN BERSAMA ASHIF BIN 
BARKHOYA 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Abdul Mu'thy 
Assalamu'alaikum... Pingin tau dong kisah nabi Sulaiman dengan ashof bin barkhoya.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam al-gur'an surat An-Naml ayat 40 Mufassirin menjelaskan bahwa 
yang dimaksud : 

BUSI yo ac oric JI 
adalah orang yang bernama Ashif bin barkhoya "Katib nabi sulaiman as". Kisah ringkasnya dalam 
surat an-nami ayat 38-40 : 


v9 AS ol JB & Jul BI Jall yg Cuske JB (38) Guollud gusi ul JB Lang sasb KI Ns il JG 
SI Lab S5 dll 52 ul da Ll Ul SESI yo Ale due SI JG (39) Gnol gi) die sila” Jolis 
AAS 0 OB IS Uo3 dak Kap ID KA yag 3S Al Kill ugliad 935 k29 yo Ka JB anic Iiitus 
25 (40) 


38. berkata Sulaiman : “Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup 
membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang 
yang berserah diri”. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5737 


39. berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin : “Aku akan datang kepadamu dengan membawa 
singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu: Sesungguhnya aku benar- 
benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya”. 

40. berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab : “Aku akan membawa singgasana itu 
kepadamu sebelum matamu berkedip”. 


Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata : “Ini 
Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan 
nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk 
(kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Kaya lagi Maha Mulia”. 


Tafsir Ibnu Katsir : Muhammad bin Ishag berkata, bahwasannya Yazid bin Ruman berkata, Ketika 
para utusan kembali kepada sang ratu dengan membawa pesan dari Sulaiman, ratu pun berkata : 
“Sungguh demi Allah, aku tahu dia bukanlah seorang raja dan kita tidak memiliki kemampuan 
serta tidak kuasa untuk menentangnya sedikitpun. Aku akan mengutus kepadanya untuk 
mengabarkan bahwa aku akan datang membawa raja-raja kaumku, untuk aku lihat apa 
perintahnya dan agama apa yang ia serukan kepada kami.” 


Kemudian dia memerintahkan penjagaan singgasana kerjaan tempat duduknya, lalu dibuatlah 7 
buah pertahanan yang saling menyambung dan dikuncinya pintu-pintu tersebut. Lalu ia berkata 
kepada para pengawal yang yang ditinggal di kerajaannya: 


“Jagalah apa yang sudah ada sebelummu dan singgasana kerajaanku. Jangan ada seorang 
hamba Allah yang mampu lolos menembusnya dan jangan pula ada seorang pun yang melihatnya 
sampai aku datang.” 


Lalu sang ratu menuju kerajaan Sulaiman dengan didampingi 12.000 orang. Satu pendapat 
mengatakan bahwa para raja Yaman berada di bawah kekuasaannya. Pendapat lain mengatakan, 
lebih dari 12.000 orang, hingga Sulaiman mengutus jin untuk mengawasi mereka, baik di 
perjalanan maupun di tempat sampainya, sepanjang siang dan malam. Sehingga ketika 
rombongan itu sudah dekat, Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya di kalangan jin dan 
manusia yang berada di bawah kekuasaannya. 


Lalu ia berkata : "yaa ayyuHal mala-u ayyukum ya'tinii bi'arsyiHaa gabla ay ya'tuunii muslimilin 
(“Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya 
kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?”)". 


Gaala 'ifritum minal jinni (“Berkata 'ifrit (yang cerdik) dari golongan jin”) Mujahid berkata, “Yaitu jin 
pembangkang.” Syu'aib al-Jubba-i berkata: “Namanya adalah Kuzan.” Demikian yang dikatakan 
oleh Muhammad bin Ishag, dari Yazid bin Ruman dan dikatakan pula oleh Wahb bin Munabbih. 
Sedangkan Abu Shalih berkata, “Dia seakan-akan seperti gunung.”Ana aatiika biHii gabla an 
taguuma mim magaamik (“Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum 
kamu berdiri dari magammu.”) 


Ibnu “Abbas berkata, “Yaitu sebelum engkau berdiri dari majelismu.” Mujahid berkata, “Yaitu dari 
tempat dimana ia duduk untuk memberikan keputusan dan hukuman kepada manusia serta untuk 
makan dari pagi hingga tergelincir matahari.” Wa innii “alaiHi lagawiyyun amiin (“Sesungguhnya 
aku benar-benar kuat membawanya dan dapat dipercaya.”). Ibnu “Abbas berkata, “Yaitu kuat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuk membawanya dan dapat dipercaya untuk menjaga perhiasan yang ada di dalamnya.” Lalu 
Sulaiman as. berkata, “Aku ingin yang lebih cepat dari itu.” 


Dari sini tampak jelas bahwa Sulaiman ingin mendatangkan singgasana tersebut untuk 
menujukkan kebesaran kerajaan yang diberikan Allah kepadanya serta bala tentara yang 
dikuasainya, dimana hal tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya serta 
tidak ada sesudahnya.Begitu pula hal tersebut menjadi hujjah kenabiannya di hadapan ratu Balgis 
dan rakyatnya. Karena hal ini merupakan peristiwa yang sangat besar dan luar biasa, dimana ia 
dapat membawa singgasana sang ratu sebelum mereka datang, padahal semuanya ditutup 
secara rapat dan terjaga. 


Ketika Sulaiman berkata, “Aku ingin yang lebih cepat daripada itu.” Gaalal ladzii “indaHuu “Imum 
minal kitaabi (“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab.”) Ibnu “Abbas berkata, 
“Yaitu Ashif, sekretaris Sulaiman.” Demikian yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishag, dari 
Yazid bin Ruman bahwa laki-laki itu adalah Ashif bin Barkhiya. Dia adalah orang shiddig (patuh 
beragama) yang mengetahui ismun A'zham. 


Ana aatiika biHii gabla ay yartadda ilaika tharfuka (“Aku akan membawa singgasana itu kepadamu 
sebelum matamu berkedip.”) yaitu angkat pandanganmu dan lihatlah sepanjang kemampuan 
pandanganmu, karena engkau tidak akan melelahkan pandanganmu itu kecuali singgasana itu 
sudah hadir di hadapanmu. Wahb bin Munabbih berkata, “Tutuplah matamu, maka tidak mencapai 
sekejap pasti aku sudah membawanya kepadamu. Mereka menceritakan bahwa dia diperintahkan 
untuk memandang Yaman, tempat singgasana yang dicari itu berada, kemudian ia berdiri dan 
berwudlu' serta berdoa kepada Allah Ta'ala.” 


Muhahid berkata, “Dia berdoa: yaa dzal jalaali wal ikraam (wahai Rabb yang memiliki keagungan 
dan kemuliaan.|.” az-Zuhri berkata: “la berdoa: yaa IlaHanaa wa ilaaHa kullu syai-in ilaaHaw 
waahidal laa ilaaHa illaa anta itunii bi'arsyiHaa (ya Ilah kami dan Ilah segala sesuatu, Ilah yang 
Esa, tidak ada Ilah kecuali Engkau, datangkaniah kepadaku singgasananya). Dia 
mencontohkannya di hadapannya.” 


Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ishag, Zubair bin Muhammad dan selain mereka berkata 
: “Tatkala ia berdoa dan meminta kepada Allah untuk didatangkan singgasana Balgis yang berada 
di Yaman, sedangkan Sulaiman berada di Baitul Magdis, tiba-tiba singgasana itu hilang 
menembus bumi, kemudian muncul di hadapan Sulaiman.” 


Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata : “Sulaiman tidak merasakan sesuatu kecuali singgasana 
itu telah berada di hadapannya.” Dia berkata: “Ini dibawa oleh para hamba (Allah yang ada di| 
laut.” Ketika Sulaiman dan para pembesarnya menyaksikan hal itu serta melihatnya berada di 
sisinya, gaala Haadzaa min fadi-i rabbii (“Ia pun berkata, ' Ini termasuk karunia Rabb-ku.”) yaitu 
ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah kepadaku, liyabluwanii: yaitu untuk mengujiku, a asykuru 
am akfuru wa man syakara fa innamaa yasykuru linafsiHi (“apakah aku bersyukur atau 
mengingkari. Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk 
(kebaikan) dirinya sendiri.” 


Perkataannya: wa man kafara fa inna rabbii ghaniyyun kariim (“dan barangsiapa yang ingkar, 
maka sesungguhnya Rabbku Mahakaya dan Mahamulia.”) yaitu Dia Mahakaya terhadap hamba- 
hamba-Nya dan tidak membutuhkan peribadahan mereka. dia Mahakarim, yaitu Maha-mulia pada 
diri-Nya sendiri meskipun tidak ada satu pun yang beribadah kepada-Nya. Karena kebesaran-Nya 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5739 


tidak membutuhkan kepada seseorang pun. 


Dalam shahih Muslim dijelaskan: “Allah Ta'ala berfirman : “Hai hamba-hamba-Ku, seandainya 
orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kamu, manusia maupun jin semuanya 
bertakwa kepada-Ku seperti orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal tersebut tidak 
akan menambah kerajaan-Ku sedikitpun. Hai hamba-hamba-Ku, seandainya orang yang pertama 
hingga yang terakhir di antara kamu, manusia maupun jin berhati jahat seperti orang paling jahat 
di antara kamu, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kerajaan-Ku sedikitpun. Hai hamba- 
hamba-Ku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatanmu, kemudian Aku akan membalasnya. 
Barangsiapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barangsiapa yang 
mendapatkan selain itu, maka janganlah menyesali kecuali dirinya sendiri.” 


935 Jia yo Ika JI asus Iiilus ol) Lal Sob II S7 ol JB u Isl Gl JSI ga Ale oie Sal) JI 
(doll) (A0) A33 Int wi3 SIB 3 vas asal Klu LB KB wag SAI Al SE gusi 

VI MI GE Glblal uy 2050 533 1553 Uloiku LB Lol 393 abs wal JB" ULSII Gp ale oric s3 JB 
S9 Hito Amwlg ui G0 bodo US 8543 JE9 ABE Amd alen basun 063 sb 3 v5 Kl Wil 4 ulos» 
JB pglatal dowl US 50 JB3 Jail yaa yna 0 2563 515 uadl ve US dil 15483 JELAS Jo gi JB 
Gal Meee3a sal Ii anda ea sa JB3 uh dowal € UB dis @l3, 44 i5b3 
S9 BI daa S3 SI" obb dl ia dB d el Ul" da3 Ia Ku 383 sASN Al Hg) 
olso gp NG Jaoy SAI dio ul d9 J9 ddic SW gn3 AI Joco0 JS) N elila aula Dati loo Ju 
JB oles All 1653 Ka38 48 Si Ugal pasal 156 3 ll yadl SS ag ol asal Gl Ig, S8 d dlul sis 
ba 0 sil Gil NI dl Y Isalg Ll sini US dls Ugll L : JB SSI J83 al SAS JSI IS GL JB salso 
sll WI 65 Gl Ad 123 2030 WI 2053 Haul Y3 20303 MIS Ly gg adL0 JB AS) uu Jiad JB 
035 33 PE nyali UE yaaa Ly All le « ulaiku3 wall 59 USG ml Yaa Ah « ul dlug 
JB A3 ig Jas tt 583 NI oloudus ig Ad lal 7 5 0g ASI 2 JOG loud SI yk Yo LS 
935 Jia8 Yo Id JB " arie Iiikuo d9 SG Odlag Ulas ale lab Su LE Lo 4 s3 Ill Ia « uS3" 
Gp "USS " ankil Kin losld SA Go3 ASIA SS "4 sonia Sl" sila "Me all ai Lp IS KS 
93 Ol SIS Yag "Apia " Ugiga) Kemil)0 Lllo Jo Ca3 "dgiS3 " Laled sLul 503 dwkilh BJLo Jas 
d)ito Cumi Minas € OB Sl Omg Al SP dai gg melinda G0 ga PS” ai Ga 
alun TU2 603 "A3 us WI € OI Luo US) 3 Ya3 Mil 195455 5 | "owugo JB LS Tang sal sd" 
AS AB SI io J5 UB oil le Il 23 Kuils Sosl SSI £ ol al sole | : ai Ul Ja 
aSlp Lo Il pati lo Kio J3) cal SSI ole Isis King Sula Sosls AISI « Ol Sole 4 Lai ySI6 
YG SS 48 53 03 Al Se3al8 ID 183 33 HUI ASg3l Si KI lamosl laci ga lal sole 5 Luis 
adi NI Gogb "dst 2 


- http://www.IIssil.com/g/t-27-1-40.html- http://guran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya40.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/835469043142572/ 


3497. BAHASA NABI ISA 'ALAIHIS SALAAM 
PERTANYAAN : 


? Istigomah Binti Muhamad 
Assalamu'alaikum Wr. WbTanya : BAHASA APA-kah yang dipakai oleh Nabi Isa AS, Baik sehari- 
hari maupun pada saat ber-DAKWAH ...?Wassalamu'alaikum Wr. Wb.. 


JAWABAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5740 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Mas Hamzah 

Bahasa yang digunakan nabi isa adalah bahasa gaumnya yaitu Suryaniyah sebagaimana firman 
Allah dalam surat ibrahim ayat 4 :" dan tidaklah kami mengutus para utusan kecuali dengan 
bahasa gaumnya ", dan hadis marfu' yang menerangkan bahwa Allah memberikan wahyu dan dan 
juga kitab kepada nabi Isa dan diperintahkan untuk menafsirkannya kepada orang Suryaniyah. 
Lihat markaz fatwa : 


Jom) G0 Ulu! Log sdlei All JB laS song 3 Lai gakiy IgilS yuli Ag AS) 9d All ale suwc dal 36 
(4 sad slh A098 Ulah NI 

LS 99 ya yA ala on 9 el 343 oli ULAJI LSI sdg dub wll dell 8 dalil oa Jeda 
Jd paud Sgp JSI 38 «S9 alcg uc SU alel Al ebals Ulg ..... came dl Ul sngi 16930 
Jaga SSI pil adl Ul Ul gol cas aw lo 2 dalam 

So3l wlah Kamis US dil gni al Cu lo de Hi do. 


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa... 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/828527990503344/ 


3501. KISAH NABI KHIDIR MEMBUNUH SEORANG 
GHULAM 
PERTANYAAN : 


» Saiful Hadi 

Assalamualaikum wr wb. Sedikit ingin bertanya tentang tafsir surat Alkahfi ayat 80, "Dan adapun 
anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan 
mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. (AS. Al Kahfi. 80). Dalam 
ayat diceritakan bhw Nabi Khidir membunuh anak muda tersebut atas dasar kekhawatiran akan 
mendorong kedua orang tuanya menjadi kafir, bukankah yang namanya kekhawatiran baru 
sebatas dugaan saja, tapi kenapa langsung menetapkan vonis dengan dibunuh?. Syukran. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam Wr Wb. Jika sekilas membaca kisah yang diabadikan dalam salah satu ayat al- 
Gur'an diatas kita seolah-olah melihat sebuah kontradiksi yang sangat keras. Bagaimana tidak? 
Ayat di atas menyajikan kisah tentang salah seorang Nabi Allah yang dipuji oleh Allah mempunyai 
ilmu khusus, yaitu Nabi Khidhir as, yang mana sebagai seorang Nabi ia sudah sepatutnya 
bersikap lembut dan penuh kasih-sayang. Apalagi terhadap seorang anak. Namun pada ayat di 
atas disebutkan dengan jelas tindakannya yang langsung membunuh seorang anak (ghulam) yang 
baru saja ditemuinya di suatu desa. Anak yang sama sekali tidak dikenalnya. Bukankah ini 
merupakan sebuah keganjilan yang sangat mencolok? Bagaimana bisa seorang Nabi yang dipuji 
ilmunya oleh Allah Swt dalam al-@uran melakukan hal seperti ini? Bagaimana seorang Nabi bisa 
dengan mudahnya menumpahkan darah seorang anak yang tak berdosa? Bahkan Nabi Musa as. 
sendiri yang saat itu sedang mengiringinya pun —yang notabenenya sama-sama Nabi- sampai 
melanggar janjinya sendiri untuk tidak membuka mulutnya dan memprotesnya dengan keras! 


I54S3 Ul lagian 3) Ul Ui33 ilode olga JES RI lol3 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5741 ) 


Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir 
bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. (AS: Al- 
Kahfi Ayat: 80). 


Jika al-Guran adalah kalam yang penuh hikmah dan tidaklah semua isinya kecuali hikmah dan 
kebijaksanaan, maka gerangan apa yang dikehendaki Allah dengan mengabadikan kisah ini di al- 
Guran? Bukankah ini seperti menorehkan tinta hitam pada kertas putih bersih semata? Tidakkah 
Allah Swt malah mencederai Nabi-Nya sendiri dengan kisah ini? Tidakkah Ia malah 
memaklumatkan ketidaksempurnaan-Nya dengan hal ini? 

Tentu saja, jawabannya adalah tidak! Justru sebaliknya, jika kita pahami dengan lebih teliti, kita 
akan menemukan kebijaksanaan dan hikmah yang sangat besar di dalamnya. 


Hal-hal yang perlu difahami pada ayat-ayat sblmnya dan ayat tsb diatas adalah: 

1. Al-Guran menyebutkan bahwa Nabi Khidir As adalah hamba Allah Swt yang memliki ilmu dan 
rahmat khusus Ilahi. 

2. Beberapa ayat dan riwayat yang ada memberi pemahaman bahwa terbunuhnya anak yang baru 
balig (ghulam) tersebut bukanlah akibat dari tindakan yang dilakukan karena kebencian, hawa 
nafsu atau amarah. 

3. Kematian anak tersebut di tangan Nabi Khidir As atas perintah dan izin Allah Swt. 

4. Tanpa diawali dialog atau percekcokan antara Nabi Khidir As dengan anak tersebut, Nabi Khidir 
As sengaja dengan penuh kesadaran membunuh anak tersebut. Jadi pembunuhan ini bukan 
kebetulan atau kecelakaan (ketidaksengajaan). 

5. Ayah dan ibu dari anak yang dibunuh tersebut adalah orang-orang Mukmin yang mendapat 
anugerah khusus dari Allah Swt. Nabi Khidir As ketika itu sangat mengkhawatirkan kedua 
orangtua si anak menjadi kafir dan sesat karena perangai buruk anak tersebut kelak. 

6. Anak laki-laki yang dibunuh Nabi Khidir tersebut tenggelam dalam kekufuran dan tiada harapan 
sedikitpun untuk menerima hidayah. Kekufuran serta keingkaran terhadap kebenaran mengakar di 
dalam hatinya, kendati secara lahiriah tampak seperti seorang suci. Dengan kata lain, kejahatan 
anak laki-laki tersebut adalah kufur atau murtad secara fitrah dan balasan setimpal bagi orang 
seperti ini tidak lain adalah hukuman mati. 

8. Kematian anak laki-laki tersebut membawa manfaat yang sangat banyak diantaranya adalah 
terpeliharanya iman kedua orangtuanya, kedua orangtua anak laki-laki tersebut terhindar dari 
segala bentuk kesedihan akibat adanya hubungan dan rasa kekeluargaan, merasa gembira 
karena telah sukses menjalani gada dan gadar Ilahi, memperoleh keberkahan yang melimpah 
(melalui anak perempuannya), Nabi Musa dapat mengetahui sebagian rahasia, ilmu gaib dan 
hakikat batin, teraplikasinya aturan-aturan Tuhan melalui Nabi Khidir As, mencegah bertambah 
beratnya pertanggungjawaban amal jelek anak laki-laki tersebut akibat perbuatan yang kelak akan 
dilakukannya (diantaranya: menyesatkan serta mengganggu kedua orangtuanya) dan lain 
sebagainya. 


Setelah kita mengetahui fakta-fakta di atas, maka hal penting lain yang harus kita perhatikan 
adalah bawa diantara sifat kesempurnaan (kamaliyah) Allah Swt adalah sifat Hakim (Mahabijak). 
Sifat ini termanifestasi baik pada tataran takwini ataupun tasyri'i. Walaupun mungkin saja semua 
orang tidak mengetahuinya kecuali hanya beberapa orang yang tahu tentang sebagian rahasia 
keberadaan alam. Salah seorang yang mendapat anugerah rahmat dan inayah khusus serta 
pengajaran Ilahi dan ilmu ladunni adalah Khidir As yang selain memperoleh rahmat dan ilmu Ilahi 
serta taufik menyampaikan sebagian dari rahasia-rahasia tersebut kepada Nabi Musa As. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5742 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oleh karena itu, terkait dengan tewasnya anak laki-laki tersebut di tangan Nabi Khidir As, dengan 
memperhatikan fakta-fakta di atas, kita dapat menemukan sebuah jawaban yang sederhana, yaitu 
bahwa semuanya tak lain dari hikmah dan Kemahapengaturan Allah Azza Wa Jalla yang 
terejawantahkan melalui tangan Nabi Khidhir as. Kendati kata ghulam memiliki makna yang 
bermacam-macam, seperti pelayan, anak kecil, anak dewasa, baru balig dan lain sebagainya. 
Akan tetapi makna yang dianggap sesuai pada (ayat-ayat 74 dan 80 surat Al-Kahfi) adalah anak 
laki-laki yang baru balig yang baru tumbuh kumisnya dan sesuai pula dengan sebagian ayat dan 
riwayat. Karena itu berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang tewas di tangan 
Nabi Khidir As itu adalah seorang anak laki-laki yang baru balig dan bukan seorang anak kecil. 


Nabi Khidir As dengan berdasar pada perintah dan hukum Ilahi, bertindak sebagai pelaksana 
perintah tersebut atau ia berposisi sebagai sebab diantara sebab-sebab takwini pada 
terealisasinya kehendak dan keinginan Ilahi. Sedangkan Nabi Musa as saat itu bertindak 
berdasarkan pada hukum Ilahi yang lain yang ada di bawahnya, yaitu hukum tasyri'i atau syari'at. 
Karena itulah Nabi Musa as memprotes tindakan Nabi Khidhir as yang menurutnya tidak sesuai. 
Baru setelah dijelaskan oleh Nabi Khidhir as, Nabi Musa as menerimanya dan tunduk padanya. 


Di sisi lain, ayah dan ibu anak laki-laki tersebut adalah orang-orang mukmin yang Allah Swt 
karunia inayah dan taufik khusus. Dan berdasarkan ilmu zat-Nya Allah Swt tahu bahwa kalau anak 
laki-lakinya itu hidup, maka kedua orang tua tersebut akan terjerumus ke dalam fitnah, kekufuran 
dan kesesatan yang luar biasa dimasa mendatang. Dengan alasan ini Allah Swt memerintahkan 
kepada Nabi Khidir As untuk membunuh anak laki-laki tersebut dan dengan inayah ini Allah Swt 
memberikan magam kemuliaan khusus kepada kedua orangtua tersebut di akhirat. Wallahu a'lam 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


(365 dio Lu lagu lagu Ul Ls 6 (80) L4S9 Lliabo lagid 4 ul Ludi53 Uaiogo olgul USS ANJI lol 
, ks, 815 (81)) 
dil io al 02 4 488 yy adl v0 syal cal y0 Lupa 963. 2s Kaul US Hal Id ul 
ser ibala Kos oo sn ola" Maap ab na d3 sal "JS plus 
Tia so | (LiSg bila lagid 4 Ul ldes3 Uriog0 olgal US ) : JB Iselg 4 & « yuls cal UC «ag 
| SSI ade disulio lc du laglony : SI. 
Ul eat 3 ol US A8 « lagSD A9 US tu Ig « JS v5 lc 59 «Ig wp oli ya xG : Bls JB 
«ny las dila3 yo 3 0 lag yoga dll css y 

luti 19855 Ul saueg ) Hendi B9." Las US XI ea yodall adil yudi Y"  Cusall 43 eno 

| | 216 BJ GS 5 gn9 |. 
Wal ladg « (Sd yo WS3I INdg SI (los) UjS9 BS) dio Ly lagu) lagu « Maa 
ul db un. 

an ios J3 

Hy al AJB. luan atu Yola dl ul mall Alit lal Jeda . dns You lagil pati 389 


- Tafsir Thobary : 


80) LsiS9 bai lagid og ul lndis8 Cinde olsal UUS MSI lala ) : cdlas Alai Uus 93 Jail | 85 1507) 
ly Kala S3 din Lag lagus lagu ul U938(B1)) 

ilualb lagadaty ! Jay ! lagid 4 Gil lnlad « catogo Olaul S3 « LS US Wb 4 ABI lola? 0,55 wlles Ja 
MM s3 2g « Jab AN JOA6 aa SAN gn ay 1359 dll dc peSiwNI 9dg 

LIS JB NI Lelo . G9. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5743 


sb JB yo SS: 

KLS Ul ANJI og" 1 dal ye £ s0s0 Lousl : JB Glsal mas bas 1 JB 4 0454 ox owl Lio 
(los) WI 9 855 Wo La Lagu) lagdhy « ul bs56) x Uaio30 Ol gol 059 ul B3. 

vas #3 LIS US9 (oriodo olgal USG AJI lolg ) dl Uc «saw Ui : JB 4 yg Ls: JB «atu iis 
LiS9 bilab lagid m3 ul el ALI "1 il uc Liduno ad Gdg (Lwis3) : gg . Sel ll" 


- Tafsir Jalalain : 


Kyale gg L3IS gulb pluo Lyra 48 loS @ild «l ,4S9 bluelo lagid 4 ul Ludi83 Uaioso olgul ULS9 Adel lol 
SS 49 lea A lagisal elIS lagid 3. 


- Tafsir Aurthuby : 
pdl mg lang (SE sub pg sub ul) 1 Endi up 9 le fuyio30 ol gal « Ne lols t Wli dg 
(LXS9 biab lagid 4 ul budis8 ) clles Jd Laos 389 sell 3S go dis Lu3 USS ul Jabug Hb uga 


Las csi Pn AK 
dll AS up 3D : J3 Agall 08 Gl Lugiill Ji 9d ses Jali 8 dll yg HLuiS9 Ulab logid 4 ul 
alel! yg yi lo Isag linda SI ybs cal JB Ig :linle oligo ? S wball JB 4 LAN 40 dio dllei 
Hal : Jas Gabah) lc ol 2553 (229 8 iall Kali 3925 lagig VI Blu Gl NI) Alai 93 Hg 
Asi 9d Su sekdl9 dilas cal JB sell dal SSI Pln jl duta logis 283 ? Jliy HI cusa, 
xio osig) dls Ignle gl subkallg siska ob ade «SI lets Lil aral, Ball US la Jas Isa 
A5 uli 889 Lo sabu ISdg (led 99 cw d9 feb) SLS | dgsuwo upl 1,33 wan Gd Jl dns 
leah Sumos 99 lil dui59 d9 9 BIGi9 HI 0 MS Idd G3 lo g102 Ul cx1c9 Jel yo Ml al 

dis bing WLAN ac lol san lasabs sasallo asalan (asia 13 seb Us. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/831603493529127/ 


3615. SIAPAKAH IBNU SHOYYAD ? 
PERTANYAAN : 


2 Agung Nanda 
Assalamualaikum..Permisi , ada yang tahu siapa itu ibnu soyyad ?? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Orang yang dikira dajjal, syarah miskatul masobih : 


JASNI JB 4 Jlsall dil by IS SAI sus gl Sila al! yasoill 4 K0 dual ul 1 Till LA 59 
do @: dg . digdoll » Iga 0 SH9g3 9D9 lo ul : Jlag . Iu : J9 « WIL as dowl dio ul 
yo Ul dio W yebg 48 lol ala gi «Ll y0 VS49 B0 Hr UII Jl 010 3 Als US9 1 ai 

Llog Ub dil : J9. Jlsall ul jati Jail dio Ksawg « Jlgsl dio 5gb Ai « sakuall R0 slendl9 AJI 

Jlball 9d J3 4 slual ul Jls yd Igalisl » All aa) - elloll al JB9 - BII A0 283 Jo? J3 » didall 

sy Y lg £ Ileal Joy Ad Oil lolg «BII Ags Au S9 SS 4 Cia Al dusall Wb dil : Jitu log 
ulu db H5 Lula ul dtg « lead 3d yaa "J9 « Sg53 los 6d alas LS 59S ulg « ca 
Su ado - plug Ule dls AU Kalo - yudl ie lis Aly Ulas y Joe Raw lg « JlsxJl 9d sluo 
up #2 ala al aa. US asi 4 JJ 98 yaa il - dis Hlles Al 915) SIA mua und yo AW 
A03 ul LS SSI mao dna ily Ng 1 Jail 0d yo esakwoll odles dll 9333 « oslel cdles Adil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5742 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Judul Sio Jlial ale 99 dilokg « JlgSI IdlsI 20 sils JlAJl9 yul dle yd o,dU3 « diltso ulbul 
sllaig Gila lg « Ulu l JNEI9 A91 Jus dlu 3953 ditall 93 Alas 0,3el3 wp Bilal Jedg « JAS 
Jet: 


2 Kasihku Rinduku 


ab Bah lay ab 


Bab kisah ibnu shoyyad 
SAN Ag im Ukaga JS) Utang Ulanian8 , gag arya Usage 1 lay Una ea jil 
Begitulah yang ada di dalam tulisan as-sayyid dan kebanyakan tulisan yang dibuat pedoman. dan 


dalam tulisan yang lain berupa w! sluall ibnush shoyyad. dengan dima'rifatkan (dengan tambahan 
al). 


Bs Usa goa 3 Lacy CI Ga 3 ala Wars Sl adary lia Ual de US NYA 3 ay DI Un Lemak ema Ula « Sad: Dal sal ln 
Uo 389 des AL ega Ulaanid 


Di dalam gamus : ibnu shooid ( «| silo | atau ibnu shoyyad £ ul sluo | yaitu yang disangka dia 
adalah dajjal. al-akmal berkata : ibnu shooid namanya abdullah. dikatakan : shooyyaf. dan 
dikatakan : ibnu shooid adalah orang yahudi dari kaum yahudi madinah. 


TAI ya Klo dia Ca yela, 4S Lal alul BIO Ya SAS Ba Gang ISI Jaya AS Sg api Jaa Ai J3 9 
siaga aa Mamlary « Sa Jap KI aa knglI 6 gann said Bol tiny sa Was Md: ba Alb pa Allan | Sad ada 
asa Has 


Dikatakan : dia adalah orang asing/ tamu penduduk madinah, tingkahnya pada waktu masih kecil 
seperti dukun (kuhhan) sekali jujur dan berulang kali berdusta. kemudian masuk islam ketika 
dewasa dan tampak tanda-tandanya yang berupa haji dan jihad bersama kaum muslimin. 
kemudian tampak darinya tingkah laku, dan terdengar darinya ucapan-ucapan yang menunjukkan 
bahwa dia adalah dajjal. dan dikatakan : dia telah bertaubat dan meninggal di madinah. 
dikatakan : dia hilang pada yaumul harroh. 


SI bag Uaksl - arak Uk 3 Wiligl dl lay Unaslo ce AtyJ 1 Ag Urat e gal ask 1 IM dak dllangi Ja din € ISS yg HA 
A8d ya Ula 8 6 gal Et Ja aglo Mam elsa Y ya Unlrgy 6 gia Sgp Sa) Sik I, jak) R34 «1 ida busa, UaalJ 


Ibnul malik - rohimahullohu - berkata : para ulama' berbeda tentang hal ihwal ibnush shoyyad. 
dikatakan : dia adalah dajjal. dan tentang dikatakannya bahwa dia itu mati di madinah, hal itu tidak 
ada hujjah yang tetap. karena sungguh telah diriwayatkan bahwa dia tidak ada pada yaumul 
harroh. Adapun tentang dia tidak dilahirkan untuk dajjal, dan dajjal itu tidak masuk pada dua 
negara (makkah dan madinah), dan dia termasuk orang kafir. maka hal itu (terjadi) pada saat 
keluarnya dajjal. 


Jlsali 38 Gaal: J3 « 


Dan dikatakan dia adalah dajjal 


S3 Iu abon AK Ty lay Cal g Wal € lih snap sanyo Ula sak Al ia Wing — Il, UM Sally ola gaula - 
Ia NS « SIS ) Jagy RA Sapa Hal yg ND mt, Wa Sal oa - kd Iya d9 Bas « jan SU) Lag lay kmasla ki AI (Wa 
Sal, Janti 6 A3, MA Sell, Uawalayy say at pp 


Dan telah dinugil sesungguhnya jabir telah bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya ibnu 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5745 


shooyyad adalah dajjal. dam jabir mendengar umar bin al-khoththob bersumpah di sisi Nabi - 
shollallohu alaihi wasallam - dan Nabi tidak mengingkarinya. Yang dhohir dari kisah tamim ad-dari 
- rodliyallohu ta'ala anhu - bahwa sesungguhnya ibnu shoyyad bukanlah dajjal. Ya benar. 
mengenai perkara ibnush shoyyad merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada 
hamba-hambaNya. dan semoga Allah menjaga dari kejelekan ujian itu. 


Bad 3 Bisa LA Laga Ud 15 B2 lo Say JA bal mM «lala 0 Ap eU Unyua IA Al ag KN ag « 
MR 


Saya berkata : kisah tamim ad-dari tidak menafikan terhadap adanya ibnush shoyyad adalah 
dajjal. karena dimungkinkan dajjal itu mempunyai tubuh yang berbeda-beda. maka yang dhohirnya 
itu berada di alam indera dan khayal yang berulang beserta perbedaan keadaan. dan batinnya 
berada di alam mitsal terikata oleh rantai dan belenggu. dan kemungkinan yang mencegah 
terhadap tampaknya kesempurnaannya sebagai fitnah dajjal itu karena adanya rantai-rantai 
nubuwwah dan belenggu-belenggu risalah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. 

Dari kitab : 


SG) Cp) Ak Hb & Gis! SES « mala #luita Gd iki! SE ya 


karangan : 
NN, PT) salat) Pe) Hal xs 


WALLAHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/868781699811306/ 


3680. SIAPAKAH ISTRI-ISTRI NABI IBRAHIM AS ? 
PERTANYAAN : 


2 Si Jali Jali 
Assalammualaikum... mau tanya, apa benar nabi ibrahim as mempunyai istri ke 3 yang bernama 
Siti keturah?? Siti keturah sebutan di melayu, gonturo binti yagton itu sebutan di kitab. 


JAWABAN: 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam wr.wb. Beliau menikah dengan dewi gonturo binti yagton dan mempunyai 6 
anak.dan beliau juga mempunyai istri ke empat bernama dewi hajun binti amin mempunyai 5 
anak. Anak pertama beliau bernama ismail dari istri yg bernama dewi hajar,kemudian anak kedua 
bernama ishag dari istri yg bernama dewi saroh. Wallohu a'lam. 

- kitab al bidayah wan nihayah imam ibnu katsir (1/407) : 


Dallg dual pgales Ale Jail adal SI S3 
pena n len sa baja soal Aika bsa we dielbuf asu dal 
BI sada! pay Adg 4 Gadai « li9 4 Row « UL0.9 «ya £ di J Wal @leiSII Ubaya Cu Lalu 

gala S3 ISA . udlig c Ulos « puolg « Rogw9 4 lw £ dos dl UJI Lao Lal UgSS lia gi 
JALAN Sp sell " ulS 99 Magi ll " 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/891233080899501/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5746 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/notes/895787383777404 
3697. NAMA ORANG TUA SAYYIDINA ALI 
PERTANYAAN : 


2 Sanusi Uci 
Assalamualaikum, siapa nama orangtua ali karromallahhuwajhah.? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, Ayahnya sayyidina Ali bernama Abu Tholib sedangkan 
ibunya bernama Fatimah binti asad 

- kitab siyaru a'lamin nubala imam dzihaby (23/225) 


ada il wd gal « Uaingoll yaol « Lilin M0 0g ati ey Kalla MT Ly Llio 40 4 Jlb yul uu ale 
Ju kel glass bsk Seng nb al ae Kilas sale ade asia 
diaale aku Wale AJI al0 ywll iba ya. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/876505145705628/ 
www.fb.com/notes/898301920192617 


3708. NAMA-NAMA ASHABUL KAHFI DAN FADHILAHNYA 
Oleh : Mbah Godek 


Nama-nama ashabul kahfi dan khasiat yang terkandung di balik nama-nama tersebut, dalam kitab 
tafsir-tafsir terdapat keterangan yang berbeda mengenai nama-nama Ashabul kahfi. Dalam tafsir 
Al-bahru al-muhith juz 6 hal 109 menjelaskan mereka ada 7 yaitu : 
1. TAMLIKHO 
2. MUKSYALBINA 
3. MUSYALBINA 
mereka ini dari golongan kanan kerajaan, adapun yang dari golongan kiri adalah 
4. MARNUSYD 
5. IBRONUSY 
6. SYADINUSY 
1. penggembala yang kebetulan bertemu dengan mereka saat melarikan diri dari ancaman raja 
Dikyanus, 
dan nama kota mereka adalah Afnus dan nama anjingnya adalah Gitmir 
' ' : loyal pa susi (6/ 109) 
dolu UC USG « lal Lag Oli 5 X30 Luukiuog LuuliiSO9 « Usulos Adilowl yi drum ad NC C9 
wo 19359 « pagi SJ mel Jl galullg «0201 99 Giwll SAH lia USG Yigidlig « yag MHI «yag J0 
sagdil sumb3 nga pul 9 Uu gw Mel wal UM93LS) AgSIo . 


Dalam tafsir Attsa'labi hal 1391 menjelaskan saat raja Armus masuk dipetilasan tamlikho maka ia 
melihat peti dari tembaga yang ada cetakannya dari perak lalu ia berdiri dipintu goa kemudian 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5747 ) 


memanggil para pembesar kota,lalu peti dibuka dan mereka menemukan 2 papan yang terbuat 
dari timah putih yang tertulis : sesungguhnya 

. MUKSALMINA 

. MUJSALMINA 

. TAMLIKHO 

. MARTULIS 

. KASUTUNIS 

. BAYUSARSI 

. TAKRIYUS 

. dan BATHINUS 

adalah para pemuda yang melarikan diri dari ancaman raja lalim yang bernama dikyanus karena 
mereka hawatir terjadi fitnah pada agamanya 


DO ND AB DN— 


Als) Len gi «ASI Lalu pli3 LAS 0 pilu logiso Uulos wo Lguli SL yug03l Lsulos il de Jan gi 
byokuzsog LiyakuSo ul ) : 448 LgiSo solo) yo wang Ad Lord dai WOW Ra9 dipall slolac yo 
ola pagi AeSlo 00 10259 A3 | giS yu gialby9 Um 90 S9 Um pa 99 Umi Il ISI Umlalb 09 Luloig 
Read US Aglity Ul Also 


Dalam tafsir As-siroj al-munir juz 2 hal 284 juga menjelaskan keterangan yg sama seperti 
keterangan di atas 


pli3 ALA yo palsy lnsitto yuli yo bauti SLS Laga balas sil le Jo (284 /2) Jail el ud st 
land V9KO ola) y0 can Md X5 adis Wall id dusall Jal slab 59 Vs) les 3 AI ul 
us93U3b agSlo wo 190 5D Ayi9 | oilS yui glbuy9 Umi 9 09 Umi gl 9 ai 9 yln09 Lulaig Luolirs09 LualuSo 
ARI UC Asik Ul Ole Jlall 


Dalam tafsir mufhamatul agron fi mubhamatil gur'an hal 15 menjelaskan bahwa Ashabul kahfi ada 
1 yaitu 

. TAMLIKHO 

. MUKSAMLINA 

. MUHSALINA 

. MARTHUNIS 

. KASUTUNIS 

. SURIS 

. BAKRIYUS atau BATHSUSOOLUS 


AND NB ONH 


Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa Ashabul kahfi adalah setelah gurun Nabi Isa AS 
(15 yo) ol Wlaguo 49 « UNI wlasgo 
Uuluog «UnlowuSog «ulos : Gbu yul Alam 9. Asu TgiS Jalal yo bi JB Lsul doswo csi us Rsls. 
Ae Ibuol ul ac slalll JSI #driBn aglB9 syguubug ty2 S9 ay 193 ai gb gwS9 ami ab 09 
V5 Fa uls cd yuS dp93 uSI culg “3 IS agil cl Api3 ul HDI 9 Ka IU lis 
call U95539 « ali Isl mus all 49 Lgisu Agil “Golus ul ul SS39. doll. 


Dalam tafsir As-showi juz 3 hal 12 menjelaskan : 


well gd9 yadgaboiwuld9 Umi 999 Lal ga plug Yugiaig Uiglo 09 Lalai 9 LirolusSo pdg SI druw AD SH9 
ubo Ji89 Ulas Ji89 Jualo aga pul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5748 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu Abbas menyebutkan mereka ada 7 yaitu : 

. MUKSALMINA 

. TAMLIKHO 

. MARTHUNIS 

. NAINUWIS 

. SARIYULIS 

. DZUNAWANIS 

. FALYASTADYUNIS sang penggembala. Adapun nama anjingnya adalah Aitmir, ada yang 

bilang Hamron ada juga yang bilang Royyan. 

oleg Haw Al Elo deg Yosi AJ old ob ade LuiS Jl leiG ASIN Jl claw ASP AGI Igolc ngidam JB 

Ioi d S9 


AND AB ONH 


Sebagian ulama' berkata,,Ajarilah anak cucu kalian terhadap nama-nama ashabul kahfi karena 
jika nama-nama tersebut ditulis diatas pintu rumah maka akan selamat dari kebakaran, jika ditulis 
pada harta benda maka akan selamat dari pencurian, dan jika ditulis pada kapal maka akan 
selamat dari tenggelam 


Tpi etilalg nella Kala elus dowil gi ISI Jal clowl y2155 logis Al 5x85 saus cal JB9 
mam ade ati elmalig Silinll only JabNl sal lil USU labu YUI Lag 68 0239 B3 le LSI 
Sae asg- dial elsa a33 sala: along dual A9 sal 


Ibnu Abbas RA berkata : khasiat nama-nama Ashabul kahfi itu bisa memberi manfaat pada 9 
perkara : 
- untuk mencari , 
- untuk melarikan diri , 
- untuk memadamkan kebakaran,yaitu ditulis dilembaran kertas / kain lalu lemparkan di tengah- 
tengah kebakaran maka api akan padam dengan idzin Allah . 
- untuk mengatasi bayi yang menangis terus dan lagi panas badan 
- untuk pereda sakit kepala,yaitu ditulis lalu diikatkan pada lengan bagian kanan 
- untuk mengatasi gangguan jin terhadap bayi 
- untuk keselamatan kendaran entah darat maupun laut 
- untuk menjaga harta benda- dan untuk mencerdaskan otak serta selamat dan tidak terjerumus 
dari orang-orang yang sering melakukan dosa besar. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/881571801865629/ 
www.fb.com/notes/901201209902688 


3715. BIOGRAFI SYAIKH ISMAIL ZAIN AL-YAMANI 
PERTANYAAN : 


2 Chu Andini 
Assalaamu'alaikum. Mohon bantuan terjemah ipun poro yai. Biografi Syekh Ismail Zain 


ae ende 

ato gllaadl Asiidl LAI Sus An ya! ASN, Fullell dlaall 35 doleall ssi cina Jali Usa 
dal oa wb ee he ba sha NI aan aa SI 
Ai Uralus 99 SJUJI 0x5 9d9 cin 42 Juclowal 3 025 JI di 13 S00 yg Jiclowul Ly pad ul Uu 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5749 ) 


Ami BD 9-0 HSD! 9010 Ly S0 0g Jasowul Uy WI Sc Ly dc 3 Jaclawl X050 ugl 9N9 « Hill 

s23Ljl “Sal si suloll S gal 3 S3 3 Law Odi. 

Sa less bat uas SEN Esa sdah TRAP Asa 68 DA YON ata Ja ana sea 35 ala 

ng 99 algall iaiie AbuS aiall le le bang gnillg poll dinlS gladi Solo Gio ksig « sal 535 
OS uiy9 @lgy aI Ulill Ssl9 eludlg Als alei9 d0 9S olaade Gado go) 53 dowidl 8 Jl 9 
. Je 


usu. 
See aU Sasa da SALA di SA Bl 3 asi he Pane mal Dal lal, 
pin Jliiuulg pg0549 soioull Jill Tuli wc dadi gia! yo | wiS Ji28 Ale dngag «aa JS) ale, 
sole Sao ses Aaadla sela Jl Sam v4 opal Ipul ye S3 Anpyll JAS Ad Kuta pedal ati pgtog, 
Jd A99 HDY Uu S050 Jml UC Soaialh 9 elad yC9. 

$Slall Sale sd bislalc 2528 do Soll ASoy ali All cu59 cal ll WI Kuy pls 01YA diw 89 
an an 

LA Yuy2 383 «pall abal Jeli ala J3 0 1240 po ll lgu dayaolb" Lao 01YAT 
ME ea Ih Juna dna IG alan setu al A 3e Tell SE 5g dilas IL asal 
2S VI. 

YEY ale GO. SW gasilg «Jl ji mg ll a09 Leilolc Ta sub gwllg « an09 « dgls Wil J5 )9 
TA 
ll. 

asia doll datillg Jus Sia YI 15 oladll dawai dll 2 mall 49 JB mac elale uc al 359 
Sa5oll 

ME la Mae ada tu KE ob em naas 3 

Ob uloic Jaclowl gl" 

ae pasal Aula sala silau yag al el 39 «As al Ny sud yaD0 0 1E1E Ale ybs 
alole 359 5Yal danl LS 589 sel jl 5 li Ol 329 Ratll dll pm) io Kal Soy Al jin 9 Hiodl s3 
CLXI Sgw cl 539 ul MS 9 nyas Il M9 050 1 AD. 


Sumber : Natsrul Jawahir Ad-Durar 1754-17556 
JAWABAN 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 
Wa'alaikumussalaam 


Biografi Syaikh Ismail Zain (1352-1414) 


Guru kami Al-'Alim (yang alim) Al-'Allamah (yang sungguh-sungguh pandai), Al-Bahrul Fahamah 
(pemahamannya luas bagaikan lautan), Dzul Ma'ali Al-'Aliyah (yang memiliki derajat luhur) wal 
Akhlagi Al-Mardliyah (dan akhlag yang diridloi), Al-Ustadz (seorang guru) Al-Fadlil (yang utama) 
Al-Fagih (yang ahli figh) Al-Muththoli" (yang banyak belajar, mengawasi dan waspada terhadap 
perbuatannya) Mufiduth Tholibin (pemberi penjelasan pada para pencari ilmu) @udwatul Anam 
(panutan masyarakat) wa Syaikhul Islam (guru agama islam) : Abul Fida', Isma'il bin Utsman bin 
'Ali bin Salim bin Abdir Rohman bin Abil Ghoits bin Ibrohim bin Isma'il bin Muhammad Zain. 
Penisbatan pada Zain bin Isma'il Al-ChadIromiy. yaitu kakeknya yang ketiga dalam rantai (silsilah) 
nasab beliau yang mulia. yaitu putra dari Muhammad bin Isma'il bin Ali bin Abdullah bin Isma'il bin 
Ahmad bin Maimun Al-Chadlromiy -- nasabnya meruju' pada Saif bin Dzi Zain -- Adl-Dlochawiy. Al- 
Yamaniy kemudian Al-Makiy Asy-Syafi'i. 


Beliau dilahirkan pada bulan rabi'ul awwal tahun 1352 H. di kota Adl-Dlochiy di daerah Yaman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5750 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang merupakan tempat singgah orang haji yang dari daerah Zabid pada masa dulu. 


Beliau tumbuh dewasa di dalam pengawasan ayahnya. dan dari ayahnya belajar dasar-dasar ilmu 
seperti figh madzhab Syafi'i dan nahwu, dari ayahnya beliau menghafal beberapa matan ilmu 
seperti nadhom 'Agidatul 'Awam dalam bidang tauhid, dan Ad-Durr Al-Yatimah dalam bidang 
nahwu. kemudian mengikuti sekolah-sekolah negeri belajar menulis dan menghitung, beliau 
mengambil bacaan al-gur'an dari riwayat Warosy bin Aolun. 


Ketika umur 14 tahun ayahnya wafat, kemudian ibunya menyempurnakan pendidikannya, 
kemudian menginjak umur 18 tahun beliau belajar dengan sungguh-sungguh dengan cita-cita 
yang tinggi. sehingga beliau banyak menghafal kitab-kitab matan dari guru-guru di distrik Yaman. 


Beliau menetapi dan mengambil faidah dari mereka, termasuk dari guru-guru beliau : Syaikh 
Ibrahim Syuwaisy. 


Kemudian beliaunmasuk ke madzhab Zaidiyah (madzhab Zaidiah adalah madzhab aliran Syi'ah 
yang paling dekat dengan aswaja) dari Sayyid Husain bin Muhammad Az-Zawalik, dan Syaikh 
Ahmad Muhammad 'Amir, dan yang lain. dan madzhab Al-Muniroh dari Sayyid Muhammad bin 
Yahya Daum Al-Ahdal. 


Pada tahun 1380 hijriyah, beliau berdiam berdampingan dengan Baitulloh Al-Haram, dan mugim di 
Makkah Al-Mukarromah. kemudian melazimi terhadap ulama' Makkah seperti Sayyid Alwiy Al- 
Malikiy, Syaikh Al-'Arobiy At-Tabbaniy. dan secara khusus halagohnya Syaikh Hasan Muhammad 
Al-Misyath (W. 1399 H). 


Kemudian beliau mulai mengajar di Makkah dan menetap sebagai pengajar di Madrasah Ash- 
Shoulatiyah tahun 1387 H - 1405 H. Kesibukannya untuk ilmu dan mengajar. beliau juga mengajar 
di Madrasah Ar-Rohmaniyah, di Darul Ulum, di Tanah Haram Makkah dan di rumahnya. Hari-hati 
beliau di penuhi dengan pengajaran dan pendidikan. 


Beliau tidak tidur kecuali sedikit. 


Beliau melakukan perjalan ke Jawa, Mesir, Sudan, dan mengambil ilmu dari ulama'-ulama'nya dan 
menetapkan sebagai pengajaran di rumah beliau. banyak masyarakat yang mengambil 
manfaatnya. 


Pada tahun 1410 hijriyah. Mudir Madrasah Ash-Sholutiyah meminta beliau untuk mengajarkan 
kitab Sohih Bukhori. dan beliau menetapkan majlis untuk membsca kitan Shohih Bukhori pada 
pagi hari. 


Banyak ulama' yang menyanjung beliau, As-Sayyid "Abdullah Ash-Shodig Al-Ghimari berkata : 
Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadlil (seorang guru yang utama), Asy-Syaikh Al-Kamil (seorang 
mahaguru yang sempurna ilmunya), Al-Fagih Al-Muhaggig (seorang ahli figih yang nyata). 


Syaikh Isma'il Zain juga mendapat ijazah yang besar dari Syaikh Yasin Al-Fadani, yakni berupa 12 
jilid kitab yang diberi nama 'Ugudul Lijain Fi Ijazah Asy-Syaikh Ismail 'Utsman Zain. 


Pada tahun 1414 H beliau mengalami sakit liver hingga menyebabkan beliau terbaring di tempat 
tidur tidak bisa kemana mana, hingga menyebabkan beliau meninggalkan mengajar di madrasah. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5751 ) 


Semakin parah sakitnya hingga kemudia beliau wafat di rumah beliau di Makkah Al-Mukarromah. 


Semoga rahmat selalu terlimpah kepada beliau Syekh Ismail Zain, dan semoga segala amal amal 
beliau dibalas dengan sebaik baik balasan.... Aamiin.... 


Syaikh Syekh Ismail Zain Al-Yamani mempunyai empat orang putra, yakni Muhammad, "Abdullah, 
'Abdur Rahman, Nizar, dan mempunyai beberapa putri. Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/8783499688544 791 


3756. KISAH TAMIM AD-DAARIY BERTEMU DAJJAL 
PERTANYAAN : 


Assalaamu'alaikum. Siapakah nama sahabat Nabi SAW yang pernah bertemu dengan Dajjal ? 
(Moko Al Ghof) 


JAWABAN : 


Wa'alaikumsalaam. Namanya adalah sahabat Tamim Ad-Daariy. Kisah lengkapnya di Hadits 
Muslim nomer 2942 Bab Aissotul Jasasah : 


P3 00 kui JS ps J6 sbruAy 383 saboll IE yua Mx plug Ale dil sadus Al Jaa 028 lol 
busi GI Kiran s9 da A9 At) Kiran lo dil yul JB alel algw 9 dll IlB Kiras Ad usvsil JB 
ail iis Jlaall Apu 22 KSirol CS SAI Jalg Us sativa pula ga cla3 lulu Nan JS Sol 
Naaah 801 Ai all 98 Ls sol aga Lag Alda ASI 00 Na UR B0 H1 dini 9d LS, 
Lo aya Y sal ai Calal lb pel Boga Lgkeo8 Wnbaull Kp BI 98 Tarub yanti L.yE0 cl sad 
(silau sil Lea CAB dwulusll log L98 Bulusll Ul calas cul lo elus Iglli8 sand BS yo 0x9 ya Al 
Lala JB dilan USS ul Lgio 183 D5 il Cum lal JB GL SS dl MB usil 93 Ja Jl Ia dl 
all S3 uu lo die adl ly de gano Stig ancalg bals ad olul) ylwil Alacl ag II Dual Ula cus lol uu 
S3 US) Kali 0 yalil pi Ia pul lo ig a33 Sar3 ole 0533 8 JB cl loela IS pd, aya 
iba lag BI 3 lala 0S Si 33 dl bla A4 Logan oli Ly Lag ali cab soul Wsla8 dy diiu 
LI Gala cal Lo slag Ul said BS yo 019 yo Al lo S0 Y sell ut olah Us Uni Sya 
del ba 3G Ilgt IL S5 Odi iB ya 93 Ja Jll Isa adl Igsacl JB dukun! log WS dwlusil 
08 Silat JB setu Lilis Sl ye WS Ulu JI ye wisnal Jl Tilu 09SI ul oli pls lgio ic: 333 
lilin Sl ye WA ala 5 p3 v0 sugar JB Jati Y ul eling Al lol JB ai al WS at Ja li 

SB 55 cas US wi3aS1 JB LB ul sling, laelo jl lol JB elall &yt5 wa Isl elo La:3 Ja JB Si 
lelal9 lal 6.15 6d psi al LI call clay lelal € 5.4 Jas clo Gal 4 Ja JB ssiui lalu Sl ye 

LS edi bl JB asia Jia So yo a38 IG Ja3 lo 0 gw UE wugaasl JB laila yo 9.1 

Ol JI oi LB cl « OS 38 aed JB agelbalg sell yo Al 0 Ml sel S8 dil Oli 8 Aga R00 AS JB Ai 
om 23 R93 58 US ul eliag gula mual! Ul yul gus AS 250 wil 9 ogsuku « ola 8 ls Y ul 
ol dasi lak ladti lc ulin 0 lagd Hula 40 s6 dal yagy ol H3 leilud VI 3 gal Nya) W8 
2S ls gia we UKS ale Os Lee sos LS Anal pap ella salatal! logis ISS ata) Gaston Jai 

dub 0D dub 058 dub 058 saioll 99 W m0501 Ualo3 akg le AI dan WII Iga) JB WB Lgi ga 2 
ac Sissl cu Sl Il Ail Aya Cus winsel Aa sei yalll Jl dls Kiias ca Ja VI dual gus 
00. lo Hail Jd yo 98 lo Hotsall Ja y0 di Y adl say al pil jay 4d ul NI AKog dipall ye: 
Kagrade allalall Jas cela LOG Gal ol  lual 9 sh Gayam ala 


Ketika Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam sudah selesai shalat, beliau duduk diatas mimbar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sambil tersenyum beliau bersabda : " Agar supaya setiap orang menetapi tempat sholatnya ", 
kemudian beliau bersabda : " Apakah kalian mengerti kenapa aku mengumpulkan kalian? " para 
sahabat menjawab : " Allah dan Rosulnya lebih mengetahui " Rasulullah bersabda : ” Demi Allah 
sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, 
akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dariy yang dahulunya seorang laki-laki 
pemeluk agama Nasrani datang padaku kemudian berbaiat dan memeluk agama islam. Ia telah 
berkata kepadaku dengan suatu perkataan yan pernah aku katakan kepada kalian tentang Al- 
Masih Ad-Dajjal. 


la mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 
orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Judzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh 
ombak (badai) selama satu bulan. Hingga mereka terdampar di sebuah pulau di (tengah) laut di 
daerah tempat terbenamnya matahari, Lalu mereka duduk (istirahat) (di tempat yang) lebih dekat 
dengan kapal. 


Setelah itu mereka masuk kedalam pulau tersebut lalu mereka bertemu dengan seekor binatang 
yang berbulu lebat (sehingga) mereka tidak dapat memperkirakan mana bagian belakang 
(ekornya) dan mana bagian depan (kepalanya) karena bulunya yang terlalu banyak. 


Mereka berkata : ” Celaka kamu, (hewan jenis ) apakah kamu ini? ” Ia menjawab : "Saya adalah 
Al-Jassasah. "Mereka bertanya : "Apakah Al-Jassasah itu? " (tanpa menjawab) Ia berkata : ” 
Wahai kaum pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia 
sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian! 


Tamim ad Dari berkata : ” Ketika hewan itu telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, 
kami pun ketakutan bahwa ia adalah setan." Tamim berkata : " Lalu kami segera berangkat 
sehingga kami memasuki biara tersebut, di sana terdapat seorang manusia yang paling besar 
yang (pernah) kami lihat, dalam keadaan terikat belenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya 
terikat ke lehernya di antara dua lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. 


Kami berkata : "Celaka, siapakah kamu ini?' ia menjawab : "Takdir telah menentukan bahwa kalian 
akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku, maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini?' 
Mereka menjawab : ” Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal, tiba-tiba 
kami menghadapi sebuah laut yang berguncang, lalu ombak mengombang-ambingkan kami 
selama satu bulan dan kami berlabuh (terdampar) di pulaumu ini. Lalu kami duduk di tempat yang 
terdekat dengan kapal kemudian kami masuk pulau ini maka kami bertemu dengan seekor 
binatang yang sangat banyak bulunya yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana 
kepalanya karena banyak bulunya. Maka kami berkata : " Celaka kamu, (hewan jenis) apakah 
kamu ini?'ia menjawab : ” Aku adalah Al-Jassasah. " Ia berkata :” Pergilah kalian kepada seorang 
laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang 
kalian bawa! 


Lalu kami segera menuju tempat kamu ini dan kami terkejut bercampur takut karena mengira 
bahwa kamu ini adalah setan. ” 


Laki-laki besar yang terikat itu berkata : ” Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma 
yang ada di (daerah) Baisan!” Kami berkata : ” Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? ” Ia 
berkata : ” Saya menanyakan tentang pohon-pohon kurma apakah berbuah? "Kami menjawab : " 
Ya. "Ia berkata : " Adapun pohon-pohon kurma itu maka ia (sebentar lagi) hampir saja tidak akan 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5753 


berbuah lagi." 


Kemudian ia berkata lagi : ” Beritakanlah kepadaku tentang laut Tobariyah (Tiberia)! " Mereka 
berkata : ” Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? la bertanya :” Apakah ada airnya? " kami 
menjawab : "laut itu airnya sangat banyak. "Ia berkata : " adapun airnya, maka ia (sebentar lagi) 
hampir saja akan habis." 


Kemudian ia berkata lagi : " Beritakanlah kepada saya tentang mata air Zaghor!." Mereka 
menjawab : " Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya : " Apakah di sana masih ada 
air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zaghor itu?" Kami 
menjawab : "benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu." 


Lalu ia berkata lagi : " Beritakanlah kepadaku tentang nabi yang ummi, apa sajakah yang sudah ia 
perbuat?, Mereka menjawab : " Dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yatsrib (sekarang 
Madinah)." Lalu ia bertanya : " Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? , Kami menjawab : " 
Ya." Ia bertanya : " Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami memberitahukan 
kepadanya bahwa ia (Nabi) itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya 
dan mereka menaatinya." Lalu ia berkata : "Apakah itu semua telah terjadi?" kami menjawab : " Ya 
"Ia berkata : " Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. dan sungguh aku 
akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih (Ad-Dajjal) dan 
sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. 


Maka aku akan keluar dan berjalan (menjelajah) di muka bumi dan tidak ada satu pun kampung 
(negeri) kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Thaibah (Madinah), 
kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu maka 
aku dihadang oleh malaikat yang ditangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk 
menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan disetiap celahnya terdapat malaikat yang 
menjaganya." 


Fatimah Binti Gais berkata : ” Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda sambil 
menghentakkan tongkat pendek beliau diatas mimbar,”Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah 
Thaibah (maksudnya kota Madinah). Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang 
hal itu?" para sahabat menjawab : "Benar. (Beliau shollallohu alaihi wasallam bersabda) : " 
Sesungguhnya Saya tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dariy, karena ia bersesuaian dengan apa- 
apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekkah. Bukankah ia 
(tempat Dajjal) terletak di laut Syam atau laut Yaman? tidak tapi dia di arah timur, dia di arah 
timur, dia di arah timur. la (perempuan) berkata : ”(Hal) ini saya hafalkan dari Rosululloh 
shollallohu alaihi wasallam.”. Wallahu A'lam. 


MUJAWMWIB : Mas Hamzah, Ibnu Al-Ihsany 
Link Diskusi : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/880946135261529/ 


3761. KISAH PECINTA SAHABAT ABU BAKAR 
AS-SHIDDIO DENGAN ORANG SYI'AH 
Oleh Mas Hamzah 


Kisah pecinta shohabat abu bakar as shiddig dengan orang syi'ah dinukil dari kitab Az Zawajir 
Imam Ibnu Hajar. Alih bahasa oleh kang Kasihku Rinduku : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5754 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lalao GS 1 JBL ane y0c Bli Rat yo Sslgll Mc Lg yuks gal wususlg : Leul JII JB 
S3 Food A8 Ratu SAI el gtsle aga ws 33 — Adly #Nuall Jual 13 tuo ade -— day ll dinsall 
dun! 59 Lagoisl 389 ubi d3 


Al-Kamal (bin Al-Gadiim) berkata lagi : Abul 'Abbas bin Abdul Wahid telah mengkhabarkan kepada 
saya, dari Asy-Syaikh Ash-Sholih Umar Ar-Ro'iiniy, beliau berkata : " Saya (tinggal) berdampingan 
dengan (kota) Al-Madinah Asy-Syarifah - Semoga paling utamanya sholawat dan salam 
tercurahkan atas orang yang membuat madinah mulya -- saya keluar pada hari asyuro' hari 
dimana kaum syiah imamiyah berkumpul di gubbah al-abbas dan mereka sungguh-sungguh telah 
berkumpul di gubbah tersebut." 


FA Sa uda: Jliy « agia ia Ga ll GOA | JB «Upi Ganwall S3 Gal Hama AM: CB 9 6 RAI Hb ee Ul Casa: Jk 
gali « Jalu ai an (ip 3g ga si Wad sad yng NE Xx Mg al» saat, Wal, sila kat as gaada 
—N GAN AS, , daa — ya Jp La yaual aibaa Iu Salaalo 5 22 La yul SAN SA. (3 Sd: lagi Ka Uas Jl 3, MAA 

D3 lil lala 


(Umar) berkata : " kemudian saya diam (berdiri) di pintu gubbah, dan saya berkata : "saya 
mengharapkan sesuatu karena kecintaan pada Abu Bakar Ash-Shiddig. "" (Umar) berkata : " 
kemudian seorang syaikh dari syiah keluar (mendatangi) saya, dan berkata : " duduklah sehingga 
kami selesai, dan kami memberikan kepada kamu." maka saya duduk sehingga mereka selesai. 
kemudian laki-laki tadi keluar mendatangi saya, memegang tangan saya, pergi bersama saya 
menuju rumahnya, dia memasukkan saya ke rumahnya dan mengunci pintu yang ada di belakang 
saya. dia memerintah kedua budaknya untuk memegang saya. kemudian kedua budak itu 
mengikat kedua tangan saya ke belakang pundak, dan menyakiti saya dengan pukulan. kemudian 
lelaki itu memerintahkan kedua budak untuk memotong lidah saya, mereka pun memotong lidah 
saya. setelah itu dia menyuruh keduanya (untuk melepas saya), mereka pun melepas pundak 
saya. dan lelaki itu berkata : " keluarlah kamu menuju orang yang kau inginkan karena 
mencintainya supaya mengembalikan lidahmu!." 


3: ARA AL LAH lang Uma j3 kls 3d kli aa sal LS. AA KIP Usaa pan Kuan Stay £ Aa gd Na il. Aa | bi 
8. Ah S3 Sy base asl alat Iya yaa Is bat Ia PAR ay ds Ih lain, AM) Ii ga dl 3. 
sa Pa Mana Sd ola Wo, ala Sal Sly alutnala 3 ana Jagat Sal Sy da isl Sak Uso IK Us pel lu, 


(Umar) berkata : " kemudian aku keluar menuju hujroh asy-syarifah an-nabawiyah, dan saya 
menangis sebab rasanya sangat sakit sekali." dan saya berkata pada diri saya : " Wahai 
Rosululloh, engkau mengetahui apa yang menimpaku karena cinta pada Abu Bakar, jika 
sahabatMu itu hag (benar), maka aku sangat menginginkan lidahku dikembalikan." aku pun 
menginap di hujroh dengan gelisah karena rasa sakit yang sangat. dan akupun mengantuk (dan 
tertidur) kemudian di dalam tidur, saya (bermimpi) melihat lidah saya kembali lagi pada keadaan 
seperti sedia kala, kemudian saya terbangun dan mendapati mulut saya sembuh seperti 
sebelumnya dan bisa berbicara. maka saya berkata : " segala puji bagi Allah yang mengembalikan 
lidah saya." 


3: BOX AA IX, le) ag Wa esa «Ala Sl Hala ga Base lag Je hanian gl FA w elaiga (ARA | AP ab 
Una gakn : Do, JA s Sp emng Ant aah Lo, sat sapy Masa al Io aing « Pan 


(Umar berkata) berkata : maka bertambahlah rasa cintaku pada Abu Bakar rodliyallohu anhu. 
ketika datang tahun kedua di hari asyuro', kaum Syiah Imamiyah berkumpul seperti kebiasaan 
mereka, maka saya keluar menuju pintu gubbah, dan saya berkata : " saya mengharapkan dinar 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5755 


karena rasa cinta kepada Abu Bakar Ash-Shiddig." kemudian seorang pemuda dari orang-orang 
yang hadir berdiri (menghampiri) menuju saya seraya berkata kepada saya : " duduklah sehingga 
kami selesai." saya pun duduk. 


ll dg Ay Uks SME Ulil jd ag gan Aa Ao AS Wal SLS, 9 giaa mn) H3 Jaalal AISI « All 
Ayelah Lila Sia AM el Sp gan HS tata Yi y al sa SAB jl5 Bo Ul5 3 ya ap lal 
SI Ol sala Jia $ EL Ge iii AL cakaa « Lan Gia Alih 23 Ala JUS dia Ye AAL 
baal Lagy la) Unas Ian jisl dalan Ja 


Ketika mereka selesai, kemudian pemuda itu keluar mendatangi saya, memegang tangan saya, 
pergi bersama saya menuju rumah tersebut, dia memasukkan saya ke rumahnya dan meletakkan 
makanan di depan saya, kami pun makan. 


Ketika kami selesai, pemuda itu berdiri dan membuka pintu sebuah kamar di rumahnya dan dia 
menangis, saya pun berdiri untuk melihat sesuatu yang menyebabkan dia menangis, kemudian 
saya melihat di kamar tersebut seekor kera yang terikat, saya pun bertanya padanya tentang 
cerita kera tersebut, maka bertambah tangisannya, saya menenangkannya sehingga dia tenang, 
kemudian saya bertanya, demi Allah khabarkan padaku perihal keadaanmu!. 


Lalu pemuda itu berkata : "jika kau bersumpah padaku untuk tidak menceritakan pada seseorang 
dari penduduk Madinah, maka aku akan menceritakannya padamu. saya pun bersumpah 
padanya. 


LIS 9 Gaal All Alie c el) gaile Ag Kalam) AB (Ui die AMI onta) 3 Gal Lana Gi Clay Jay Jl ale Ulil dil alel: Jika 
bsa Ailal alai3 yal y ola patah Case Aale Saling Ja SAK Ay csi | se j3 Lali £ CA uda: JB 9 Amil! 9 AnalaY! JUS (ya 
JS 4 Ian, Lula ga ix ya M SU) 


Pemuda itu berkata : ketahuilah sesungguhnya pada tahun pertama seorang lelaki datang kepada 
kami, dan meminta sesuatu karena rasa cinta kepada Abu Bakar rodliyallohu anhu di gubbah Al- 
Abbas pada hari asyuro', kemudian ayahku berdiri menghampirinya, dan ayahku adalah pembesar 
Imamiyyah dan Syiah, ayah berkata padanya : "duduklah sehingga kami selesai." ketika mereka 
telah selesai ayah datang bersamanya ke rumah ini dan memerintahkan kedua budaknya, 
kemudian kedua budak itu memukulnya, ayah memerintahkan memotong lidahnya, lidahnya pun 
dipotong, kemudian mengeluarkan lelaki itu, lelaki itu pun pergi dan kami pun tidak mengetahui 
kabarnya. 


lal Sley ty Wb gia (Dg laga DI SA cdayah Luiilail Lag diah (| YA A gmail da mid Ul Bpal di joil asa jas ASI 
Mar 9 palailo gilag pil Uli ya sa gid gal Ul LS obA S3 goal 


Ketika malam hari dan kami sudah tertidur, ayah berteriak dengan keras, kami pun terbangun 
karena kerasnya teriakan ayah, kemudian kami mendapatinya sungguh Allah telah merubah 
bentuknya menjadi kera, kami pun terkejut dan takut karenanya, dan kami memasukkannya di 
kamar ini dan mengikatnya dan kami mengumumkan pada orang-orang tentang kematiannya, dan 

saya pun menangis tiap pagi dan sore karenanya. 
dal Cuci 3 salaah Ega dai AN UN AM 3 ga UI 5 SAE CAM Y JBS Ab pai All Elgal dai GAN Su) Na Ad alas JG 
Uti BJ Sin, Bad plays sex5 Sp ledali Aga gama JI gadi Sx ya Ula ba Lali Sl yA lina ya 


(Umar) berkata : kemudian saya berkata pada pemuda itu : " ketika kamu melihat orang yang 
dipotong lidahnya oleh ayahmu kamu mengenalnya?. " pemuda itu berkata : "Tidak. demi Allah." 
saya berkata : " saya adalah orang itu, demi Allah saya adalah orang yang dipotong lidahnya oleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5756 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ayahmu." saya pun menceritakan padanya kisah tentang kejadian itu. kemudian pemuda tersebut 
menelungkupkan diri di depan saya, dan dia mencium kepala dan tangan saya, lalu dia memberi 
saya pakaian dan uang dinar. dan dia bertanya pada saya bagaimana Allah mengembalikan lidah 
saya. maka saya menceritakan padanya dan saya pun pergi. Wallohu A'lam 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/883508555005287/ 


3871. RIWAYAT WAFATNYA IMAM AS SYAFI'! 
PERTANYAAN : 


2? Aep Ezztt 
Assalamualaikum Maaf Pak Mau Tanya.. Mau minta riwayat tentang wafatnya Imam Syafii yang 
shohih.. Matur suwun 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam. Baca kitab tobagotus syafi'iyin imam ibnu katsir (1/46) : 


Ag Bls Ka) Ud a94 JST ayal alan lo S0y BAYI Ela dg Asanll All Geiladl Ssi "Rw Jl JB 
gal Aa Gal Ag RO 93 Asl3 42 JB IhSA3 ontilog WI dm Uki Jb lu 3 c19 moulg “deal 
US ND)9 lil ana) Ws saos lou yl Vo a93 000 3S dilog Lawa diw Nlg Gil pai 389 “usiilog. 
aral #plas yo censl ale puan AKA yag al Ly Sono 2d ale cal AAS Ly San ul Last Jlis 
“01 demo ya KB sabug Lgi sales Aje dil alan salad pal ol Aha saya Sie SNI sasa) da 
as ads disll Ula calgu yg dc lan ylg cal elati Y anng all AI dl N ul Sesiy 989 asal ajal 
ali ilang solenn9 1 Sus 02 Ul Ls 3 20 Canyy Ab 3 lag Lauy YA Tell Ul «ds Jul 
dil lis ul ls Cry leg calo leg 135 Ale aeyaluall yo gag «jol dus deh ui Y Keyalall 
ukilog gol dim LS) Yo ot asal Ul uc gal Sg. 


Ar-rabi' berkata : imam as-syafii wafat pada malam jumat setelah isya' akhir setelah beliau 
melaksanakan sholat maghrib, akhir hari dari bulan rojab. Kami memakamkan di hari jumat, dan 
kami pergi. Kemudian kami melihat hilal bulan sya'ban tahun 204 hijriyah. Telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa beliau dilahirkan tahun 150 hijriyah, maka umur beliau dihari wafatnya adalah 
54 tahun. Semoga Allah Ta'ala merohmati dan meridloi beliau. 


Al-hafidh abu ahmad bin adi berkata : saya membaca pada kubur muhammad bin idris asy-syafii 
di mesir pada dua papan yang terbuat dari batu, satu di sisi kepala beliau dan yang lain berada di 
sisi kedua kaki beliau, nasab beliau bersambung pada nabi ibrohim al-kholil shollallohu alaihi wa 
ala nabiyyina wasallam, ini adalah kubur dari muhammad bin idris, asy-syafii, beliau bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, yang Tunggal/Esa yang tidak ada sekutu bagiNya, dan 
sesungguhnya nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusanNya, dan seaungguhnya surga itu 
hag (benar adanya), dan neraka itu hag, dan sesungguhnya saat (hari kiamat) itu (pasti) datang 
tidak ada keraguan lagi, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang yang ada di kubur, 
dan sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan wafat beliau itu karena Allah Tuhan alam semesta, 
yang tidak ada sekutu bagiNya, dan dengan hal itulah beliau diperintah sedang beliau termasuk 
orang-orang muslimin (yang berserah diri), pada demikian itu beliau hidup, pada demikian itu 
beliau wafat, dan pada demikian itu beliau dibangkitkan dalam keadaan hidup, insyaalloh, dan 
beliau wafat pada sisa hari dari bulan rojab tahun 204 hijriyah.(Terj. Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku). 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5757 


- Kitab tuhfatul muhtaj (1/ 215-216) : 


IE 381 Ugal Oto SSI 1 Al JB Ola F5 « Lol Lay Gagah na H5 Ailiol Ml go Us 
ul Gali sisi J5 ye3Lad) SIS 635538 ella ale 85 NI He3Lall Cal Kel Isis OS Usa selull 
933 3 03 bei SL G3 can SAI HNS ey Sa Ii Sg Lead catu Jus CS Cal « uls Osol 
ABU Gap ae Golial Jg yoy SI: Uas la) Ga Ab UU logg ine Alay elu S7 
uks J Ula G | agsallg « dpi 49 pita 99 Usa JD LA3 Isblull 4053 yadLul R0 

98 BSI Uk 5S KS dll all « Gl ie alas Ul gus) peilill UlslS Alas G3 K2At3 JB gu kali 
dl udso Jdl Sic 5S All 


Dan sebab kematian Imam Syafii yaitu beliau terkena pukulan yang sangat keras dan karena hal 
itu beliu sakit beberapa hari, kemudian wafat. Ibnu Abdil Hakam berkata : saya mendengar 
Asyhab berdoa untuk Imam Syafii agar meninggal dunia. Dia berkata: 
dl Je US$ “5 Se3Laull Ciel 2 

Ya Allah wafatkanlah Asy-Syafii, jika tidak maka punahlah ilmu Imam Malik. saya menuturkan hal 
itu pada Asy-Syafii, beliau berkata : 

lalio S3 Kai a20 SI CN satip SA Jid Sab lead Kata Ju Slbi9 Can ul3 Ugal « Okoloss 
orang-orang berharap aku mati dan jika aku mati maka itulah jalannya, yang mana aku bukanlah 
satu-satunya. maka katakanlah pada orang yang menghendaki kontroversi yang telah lalu, 
"bersiap-siaplah untuk hal lain yang serupa". Dan Asyhab meninggal dunia 18 hari sepeninggal 
Asy-Syafii, dan itu merupakan bentuk karomah Imam Syafii. Wallohu a'lam bis showab. (Terj. Dik 
Ibnu Al-Ihsany Rinduku). 


- kitab min a'lamis salaf (2/12) : 


calgiw gol Udh el ABI Hula 0 Rul JB 10899 Jl Ao») A5 yagiO99 MEI lb LS 50. 
OS suji gl 3 WS 3 wiS KR (dil) YliSg 48 9 (2000) (s31) DUS &,589 9 (1500) alob 
pamul oa DAS « US-a859 AS 109 Abol pw Siiai Ki LSI, 9g dio mall a54 lu) S3 All as Jude 
doxdiio 3S lor Sjii loris muloallg call dos ,. 


Ul La gd Jlt3 Laga le CS ayal gal lo pil 0 gal Isl Cul) lo 1JB ENI S2 ey yui S3 
ala Jus Selo uwogall S35 Idi Lo 9AE Slgh Loc Jl yo Glallg ways as lo ade DI howugo 
Y JB abal sy lal sule A8 Jat X9 dell Asl9 gm sel adl (12150 0 JIN (Je Luo 
alag le Al old yul sil lo Ulollg ya sis asu yiel Ho yel sie yuigg JB.09 So wUl3 gus Jasi 
d95£ Hal dumai 9 akwg le Al ld wil Vr los mad Uli ae) waaUal #95 gl ubuoi3 
al. 


Jb Silau 4 cermat HS 1d Jl cah Ola SAI A30 9 Mei ale wujall Iss JB gu uss: 
5 430 snlac egg ds 9 les Ali Knleg eos dil UaSI9 “Boo wil gS X9 SSL, lunll yo Gawi 
Mn BG ola ai) Rul SL All old gas Lasil Ad. yisalg elowull 95 A8 ju 0, 
Igas US yu Jginy ai lali guid sinlolas laku Jake) yo la Jl Ulas wudlSo CSLA9 yuli Las Lag 
gel 09 A6 le yul Sat N Jala lo K3 din sis dgn Jus pl Will ue gan Is ol, lo lalacl 


os gua JB lowalg alel sial BL doc Na an 
OST uswls JB Srpluas Jis a91 al dag yah Al JB pe3lidl Calo dal Lol 20 US lal tloulw 
G2 ul UJI selits J3 witiwb.asi JE.A olalkol buk :UB Uasuo pi LI 38 "JE Sgadi R03 
dia DI Seal kudu esai salad Jia adl eiallyas sol, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5758 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


a93 39 Ke lily Ugal asu doa dl die gus .g Jl A02) el 9395 Huloulu 3 4 Jl JB 
wol usl 989 (204) dim « ubss Jia Lulyg di ls yo Ud iB US) yo aa SI mol asu deoall 
Waw (OS 9. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/914398265249649/ 
www.fb.com/notes/928636880492454 


3924. NASAB DAN ASAL NABI ISMAIL & SITI HAJAR 
PERTANYAAN : 


2 Khairul Al Syam 
Assalamu'alaikum wr.wb, maaf ustad saya ingin bertanya apa nasabnya nabi ismail a.s dan siti 
hajar ?? apakah arab asli mohon penjelasannya. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban ada sebuah hadits 
panjang yang menuturkan para nabi dan para rasul, diriwayatkan dari shahabat Abu Dzarr 
(Sumber:Shahih Ibn Hibban 2/76/361, maktabah syamilah) sbb: 


JBS es yo Iwdll AS AU Iga ba: cal (lg atasg WI dio) : JBS elvi AS Ul Jowo b : ca: 


Saya (Abu Dzarr) bertanya: “Ya Rasulallah berapakah jumlah para nabi?. Beliau bersabda 
"seratus duapuluh ribu". 

Saya bertanya: “Dari mereka yang menjadi rasul berapa?. Beliau bersabda "semua berjumlah 
tigaratus tigabelas". 


WIL ads asi ) 1 JBS Juno owl WI Jowo V1 WS (ol) JBS adal US yo Ul Jaw, Ll : JB 
DUS dalS9 A59) yo A9 Rig oxy ) 
Saya bertanya: “Mereka yang paling awal siapa?. Beliau bersada: "Adam". 


Saya bertanya: “Betulkah dia nabi yang menjadi rasul?. Beliau bersabda: "betul. Allah mencipta 
dia dengan dua Tangan-Nya dan meniupkan padanya sebagian ruh-Nya, lalu 
menyempurnakannya sebagai manusia dan berfirman padanya secara langsung". 


UP Aols asig Aib las yo Jgl 999 um yo! 9D9 EgiSI9 Luig pol ! glow d0) SU: JB ai 

al 9 We WI calo S050 Iyig Jlog cus dd | Ul 

Beliau menambahkan: "Wahai Abu Dzarr, ada empat nabi dari Suryani: Adam, Syits, Khanukh, 

orang pertama yang menulis dengan pena dan Nuh. Ada empat nabi yang dari Arab: Hud, Shalih, 
Syu'aib, dan nabimu, Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam". 


Sedangkan Al hafizh Ibn Katsier menulis dalam Kitab Al Bidayah Wannihayah, 1/138, maktabah 
syamilah: 


pd 29 " agoig 7 alc agio dwiS Jild Ado Wol el WI Male Jaclaw! J8 Ig cad all lag 
Ad 429 " Ubtu gia9 " Ulo289 " awlag " Jucg " Hdlacg " yaa0g " asolg " yang " pwlog. 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5759 


Dikatakan untuk arab sebelum Nabi Ismail 'alaihissalaam AL 'ARAB AL 'AARIBAH. Mereka terdiri 
dari banyak kabilah, diantaranya: 'Aad, Tsamuud.......... Madgyan..... dll 


Jl Dul lagale ps sal K2 Jalwa UlS9 ” Ja pall 4 Jas lau S9 0 ad Ungiwall Use lol 
6S ab sbb ol ic Ig WA d3 0 sal JS ASI Yg " Kuli dmna Asal ai so 
ulullg Aoi dale 93 Lg All dibul «S3 wlles dll el ul 401590 43 dulu yul. 


Adapun ARAB MUSTA'RIBAH, mereka adalah berasal dari keturunan Nabi Isma'il bin Ibrahim al 
Khalil 'alaihimassalaam, orang pertama yang berbicara dengan bahasa arab yang fashih dan 
lancar................ 


Leo 90an old SNI Kang Halus Gb SJl US 30 Lgowd a43 all alg3l Lol 
Para sejarawan membagi kaum arab menjadi tiga bagian, sesuai dengan silsilah keturunan dari 
mereka 


Sio cagub uc MS Jnolii de Jgroall LS0u Ag lolos Igsajiil will ola ol Adg SW Lal: 

39039 lc 
Arab Ba'idahMereka adalah -kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin 
sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti 'Aad, Tsamuud....... 


OUA33 03 IRI 0 MAY Kalo yo dana UJI Adg 1 ll Ul, 
Arab 'AribahMereka adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Yasyjub bin Ya'rub bin 
Gahthaan........... 


dulasdl wb wow call Ale Jas low! Kal yo d0 UI yg Ho siwa Ul 
Arab Musta'ribahYaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Isma'il, yang disebut pula 
'Adnaniyah 


Sumber : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t-89094 
Dalam Musnad Ahmad juz 15 halaman 131-132, maktabah syamilah: 


AI lo Ul Jgio3 JB JB 55358 yul GE RISA 58 SUJI yul GE 2853 Was JB ya Y ale Wis 
Id 2d 4S ale ) 383 £ Uiuu gil h Apigdl ol 53 Gas AP OLS OX NI Mall UG J alus de 


al Lal JS3 Jab 2S G0 JUS al Jalal! Lo Ello 3 H3 mail S9 JB susi Gl Old J339 
Gil Lay Jaa 8 JB Lag Jual JB sil JI skao 058 Go SUSII gl Ala all J6 JB yuli yaa Yo dok 
18 dl) S3 GB JO J5123 S2 Code yA) Ol Ul sal laa 5 gb adah susi Y Ll J3 
2535 lg II 923 Caitaal9 Aga ag Eh lal il Alai CS Ul Kel Igii3 mluaig Lagi UlB6 JB kl 
AS 3 yA SS bae JB BII ale lalui NG 


Im 6 JB Gil ga Jis Cuay Ul GI Kel SB Gl 85256 yul 5 GAS x12 Hp dal gl JB SUJI gl J6 
SENI 923 Cairn3l3 gia 3g Ih Can gal AE UK Ul Kal Jsii3 okoig Lagi Co Ill A3 2 
BJB te3li525 yul GE Tak gol JB JJ gal JB Ay LAS) s5 laa3 JB BII HE lalui 8 9235 
ol) big 3l Ulas II ad) Silu5l lo delJJI gl HUI 43 Jl J6 JB HIS ya Ko Cap UG Za 

Bdg Sal BEI 18 35 J3 3 all Ul Ojaal Kal) OB Ce3 33 JB 5S laghsis mall 


Wallaahu A'lam. (ALF) 
LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5760 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/722997671056377/ 
www.fb.com/notes/932160170140125 


3950. BIOGRAFI SYEIKH HAMMAD MUSLIM (GURU 
SYEIKH ABDUL AODIR AL-JAELANI ) 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Sofyan 

Assalamu'alaikum.. Para assatidz mohon penjelasannya. Ada yang tau Tentang riwayat hidup 
syekh muslim addabas (guru syekh abdul godir jailani)? Kalo ada mohon bagi-bagi 
pengetahuannya..Syukroon.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb. Baca kitab siyaru a'lamin nubala' Adz dzihabi (19/594-596) : 


Sab ox Elo do 1 sll ya Al ag gal «eU ale 4 Hall Tut 0995 Gl aku Ly Slas » 
SIS dio Riil Ole adal Al ea yo J9 «Udh SIS BE 93 Yaly US «lagu Lis « 
S8 Slgal Calo! JB dis3 » Luo alel Ji lg «23 dilo yo Lgi AS yo Iga £ Jl ade Ki K9 
ta S6 gg ole. 


Hammad bin muslim bin daduh as syaikh al godam, ilmunya para salik, abu abdillah ad dabbas ar 
rohaby, rohbah malik bin toug. Hidup di bagdad, beliau duduk di ruangan .....beliau termasuk 
waliyulloh yang mempunyai banyak karomah, banyak orang yang mengambil manfaat dengan 
bergaul pd beliau.berbicara masalah ahwal, ucapan-ucapan beliau ditulis mencapai sekitar 100 
juz.beliau sedikit ilmunya dan seorang yang tdk bisa baca tulis.beliau berkata :" kedua ortuku 
wafat umurku saat itu 3 tahun " 


02259 4 las SBI Kode Ai JSI 4 U9 1 IA ul yo Bow ? Ml lo uy dasi JB , 
no S9 « JSI Wb H3 Riluallg yaa SI Jaly9 « Wlabsoll glgib dadi Sd 38 « #gllg . 


Ahmad bin sholih al jaili berkata :" syeh hammad mendengar hadis dari abil fadhl bin khoirwan, 
beliau berbicara tentang masalah bahayanya amalan2, ikhlas dan waro', beliau telah memerangi 
nafsunya dengan berbagai mujahadah, beliau telah menghilangkan banyak hal yang hina dan 
pekerjaan2 dalam mencari yang halal, beliau seorang ahli kasyf. " 


dl Aom lord Mod JSI « Isuc yuasul ISl9 «53 loud aod JSI « Inc dll si II : JB ass. 
| d5» Ola dll ya aulb Ih « da0 alall : JB, . 
aliol ISL oo Ai Jasad 40 &o5iay Oil? plug ale AU Kaluo gal Jail « AS 5 Ai «Al Jitu US : J3 


ain al ad 4 dilonun 3 1229 ae Tit G3 Son Aek Ill & sal Slall Lala ! Ja y dkall JB 
se sana class 


Al mubarok bin kamil berkata :" beliau seorang yang arif , wira'i, yang berbicara dengan hikmah 
yaitu hammad wafat pada tahun 525, aku tdk melihat yang setara dengannya, beliau berjalan 
dengan orang2 kaya dan sekali waktu berjalan dengan orang2 fakir " 


Sol ale uc Le 053 « UbWI agleg «das Sol 9 s0 09 « Ignaiy US Sal ual JB3 « 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5761 ) 


San Tali dung 3 aosal mba sal awan asal su Jae ai Jen le Sus 
Ulo) W GAY « atic Uya « lag Wc ul ' jl. 
AN Pa an Pn TR TAN 


adz dzihabi berkata : " ibnu atsir dan ibnul jauzi keudnya mencela dan mengagungkan syeh 
hammad- semoga Allah merahmatinya- dan syeh abdul godir termasuk salah satu murid beliau ". 


- kitab tobagotul kubro syeh abdul wahhab as sya'roniasauoll : 136 


Syeikh hammad muslim ad dabbas -semoga Allah meridhoinya- 


da area si ASI kia ai 3 sal la Sl anal es 
agi1d90 ality Tuliuo alas All matilg 3 gal! casiS0 LG HASIl 49 las lc Sisilg sad sal dy 33 
Gio S S9,9 le wuilg ic Al ay pall das Fall UD 0 In 99 VS9 YA. 


Beliau salah seorang ulama' yang ilmunya tertanam teguh di hati dalam hal ilmu hakekat, 
kepemimpinan mendidik para murid telah mencapai puncak pada beliau, telah menjadi ijma' 
atasnya dalam hal kasyf dari masalah mawawrid yang tersembunyi,pembesar masayeh baghdad 
menisbatkan diri kpadnya, beliau adalah sufi mereka di waktunya, beliau adalah salah seorang 
yang menemani syeh abdul godir -semoga Allah meridhoinya- beliau memuji syeh abdul godir dan 
meriwayatkan karomahnya. 


SS olgall Lglu 9 253 98 gu Lg Lin 98 Agu HS HL Ula ai All LS, M0) ypg 
Bni aoi 93 Lb ya3 Wgall, 


Termasuk kalam beliau :" hati ada 3, hati yang bertowaf di dunia, hati yang bertowaf di akherat 
dan hati yang bertawaf dengan maula bukan di maula, barang siapa yang thowaf di maula maka 
dia zindik " 


aoi dll dl Gl UI 1Jato US ISI Ad Sa Latll el seb Jai uc Al 3, US: 
Ibal Jlei AJI duso 3 Hgv Y Lagi Jl ald log tuadi DU Lg) Dl Kai SUS MS gan Yi 


Beliau pernah berkata :" sucikanlah hatimu dengan al yagin agar ketentuan berjalan di 
dalamnya."beliau prnah berkata:" jalan terdekat kepada Allah ta'ala adalan cinta kepada-Nya, cinta 
kepada-Nya tidaklah bisa bersih hingga sang pecinta yang tersisa adalah ruh tanpa nafsu, dan 
selama ruhnya ada nafsu maka tidak akan merasakan cinta kepada Allah sama sekali 
selamanya." 


(iek baal AA as aa Ja usia ss osis Jr angs 
Lai std yo Jais lo tg ali 


beliau pernah berkata :" hilangkanlah hawa dari godr maka engkau akan mengenal, hilangkanlah 
hawa dari makhluk dan amr maka engkau akan ikhlas, dan bedasar ukuran amr yang ada padamu 
maka selamat, dan berdasar ukuran godr yang ada padamu engakau mengenal". Wallohu a'lam. 
(AS) 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/932810653408410/ 
www.fb.com/notes/933266166696192 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5762 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3952. NABI SHOLEH KETURUNAN NABI NUH ALAIHIS 
SALAM ? 
PERTANYAAN : 


? Zae Abjal II 
Assalamu'alaikum, wr.wb. Pertanyaan titipan dari murid ngaji saya : Nabi Soleh AS keturunan dari 
Nabi Nuh AS yang ke berapa ? Terima kasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb, lihat kitab al bidayah wan nihayah (1/304) : 


S3 ot al up #0 Us AE LSI ag JS Uu SUS La Teslo ya MS ya Iko Jgw yg dll uc gag 


Beliau adalah seorang hamba dan utusan Allah, yaitu SHOLEH bin abd bin masikh bin ubaid bin 
hajir bin tsamud bin abir bin irom bin sam bin NUH. Berarti keturunan ke 9. Wallohu a'lam. (AS) 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/933042420051900/ 
www.fb.com/notes/933275453361930 


3972. KISAH LUKMANUL HAKIM 
PERTANYAAN : 


» Hasan Efendi 
Lugmanul hakim dan putranya, siapakah beliau, hidup di zaman siapa, dan bagaimnakah silsilah 
beliau dan keutamaan beliau, hingga namanya dapat tercantum dalam al-guranul karim ? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Kisah lukmanul hakim dinukil dari kitab Tafsir Al Aurtuby (14/56 -57) : 

Diriwayatkan dari hadisnya ibnu umar berkata ,aku mendengar Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam bersabda :" Lukman bukanlah seorang Nabi, tetapi dia seorang hamba yang banyak 
berfikir dan memiliki keyakinan yang baik, dia mencintai Allah Ta'alaa, dan Allah mencintainya. 
Allah menganugerahinya hikmah, dan Allah memilihnya untuk dijadikan kholifah atau pemimpin 
untuk menetapkan hukum dengan benar.kemudian lukman berkata : " wahai Tuhanku, jika Engkau 
membebaskanku untuk memilih maka aku memilih afiyat dan aku meninggalkan ujian, tapi jika 
Engkau telah menentukan kepadaku maka aku tunduk dan patuh karena sesungguhnya Engkau 
akan menjagaku."hadis ini dituturkan oleh ibnu athiyah, 


Lukmanul hakim hidup pada zaman Nabi Dawud alaihis salam,Nabi Dawud berkata kepada 
lukman : " engkau beruntung wahai lukman, engkau diberikan hikmah dan ujian disingkirkan 
darimu, sedangkan Dawud diberi khilafah dan diberi ujian dan fitnah "gotadah berkata : " Allah 
memberikan pilihan kepada lukman antara kenabian dan hikmah, kemudian lukman lebih memilih 
hikmah daripada kenabian.datanglah jibril alaihis salam ketika lukman tidur, kemudian jibril 
menaburkan hikmah kepada lukman.ketika pagi tiba, lukman berbicara dengan hikmah, 
ditanyakan kepada beliau, 'mengapa engkau lebih memilih hikmah daripada kenabian "'beliau 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5763 


menjawab : sesungguhnya jika Allah mengutusku sebagai nabi berdasarkan ketetapan maka aku 
pasti berharap pertolongan dari-Nya dalam kenabian, tetapi Allah memberikanku pilihan maka aku 
khawatir jika aku tidak mampu terhadap kenabian dan jadilah hikmah hal yang aku sukai." 


Para ulama' berbeda pendapat mengenai pekerjaan lukman,katanya beliau adalah seorang tukang 
jahit, ini menurut sa'id bin al musayyab.dikatakan kepada orang yang hitam : "janganlah khawatir 
karena kamu orang hitam, karena sesungguhnya ada 3 orang terbaik dari kulit hitam yaitu bilal, 
mahja' maulanya umar dan lukman." 


Ada yang berpendapat bahwa lukman bekerja mencari kayu utk juragannya.lukman berkata 
kepada orang yang melihatnya : " jika engkau melihat tebalnya kedua mulutku maka dari 
keduanya keluar kalimat2 yang lembut, jika engkau melihat hitamnya kulitku maka hatiku putih " 
Ada yang berpendapat bahwa dulu lukman adalah seorang penggembala, kemudian ada 
seseorang yang mengenalnya waktu dulu melihat beliau dan berkata," bukankah engkau adalah 
budaknya bani fulan ? "benar " jawab lukman."bgaimana engkau bisa menjadi yang aku lihat 
sekarang ?"lukman menjawab : "sebab takdir Allah, amanah, jujur dalam berbicara dan 
meninggalkan hal yang tiada gunanya " 


Menurut kholid ar robi'i, lukman adalah seorang tukang kayu.juragannya lukman berkata, 
sembelihlah kambing utkku, kemudian kirimkanlah dua daging terbaiknya, "kemudian lukman 
mengirimkan hati dan lidah.juragannya mmerintahkan lagi utk memotong kambing dan meminta 
dua daging yang paling buruk.kemudian lukman mengirimkan lidah dan hati lagi.juragan berkata :" 
aku menyuruhmu utk mengirimiku dua daging terbaik dan engkau mengirimkan lidah dan hati, 
kemudian aku menyuruhmu lagi tuk mengirimkan dua daging terburuk dan engkau mengirimkan 
lagi lidah dan hati ? "lukman berkata :" sesunggunya, tiada sesuatu yang lebih bagus dari 
keduanya jika keduanya bagus, dan tiada sesuatu yang lebih buruk dari keduany jika keduanya 
buruk." 


ulat 24 al" Jia alwg Ale AU slao Al Iga Lisow : JB 202 ul CuS2 Yo Sgogubosl suti 
abs Uu at aa abal Gal as Kegel lu 
llB dcllog land le 0050 V9 «2 CAS 539 All Ca Kdi 13 Ul «0 Jl 5 all S4 daud 
ON JBS Ot Lal? malay Y Cagaog SIA J cal"? palet 3.33» Aaboe yoal 0) " simosita 
abs Isolasi same salam ul s0 US uap alang Busls Jo baliSa lal 
Yg ludll imi 2 SAI ade all JiSy yog . be oat La9 USS, ulu 3 d3 NU uni 9 LL Yyog . dil 
dagu Jgld (SH) Ai . lgs Aiu Wi do Mc dogi alih : Ailaio Cun 0 KSO Ku . 8 ,SYI Uu 
ac dl is el JS 4 820 ut diulas 9 Sg 4 lol db yital lo yiiy plg - WNI ing - Laut» 
abelg «NU ee Ig Head Cube ulet 4 dl wage sal dl Jb 5 ding 0) say Ulat S3 
ale Hall js 5 dnSallg grill Ly lai) lles dll 3 : Bob J9." dirallg Dl lala BSI dal 
dna cai HS 1 Ja: ap dilaiy ng anal Hal le 38 sii 389 dlu Male Jus Obi : Egul 
SER Kai ASI, 4 di Ugal 46 Kg 2052 Sail dl Jl Sl au 3 JBS ah Is 23 Ball ale 
Ca jp Sapu OI 3 os US 1 J3 1 Won y3 CAlS9. sll Lal Anal! CulKS «Sg ye Lisa Uj « 
Peak non bea ane saga Kab Sasa alba 
intan Baal gal 3 ca Ul 3 adl alat Ja J3 » Lala doy2 0Ngal ny JS Lbitay US ! J9 - Ulasls 
Bi US Jaya bel, US : Ja. yA guid dgaul ul WS Ulg «HB AS lagu yo R54 UB 
diloNI ilalg « all ya : JBS S3 lo el gb bad : JB. sada 1 JBS JNE mn ae cal 1d J3 ella J3 « 
TA 
(AD yo lol so ea US lo: AJB 5 Kab ul dbB 5 cyitb0 Lelo lg As SI £ du 
Jebol rd J3: lil Ula il 3 eituao Lil dll JBS SSI Blu RAL del AI «Au $ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5764 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ul: Jis! calilla Ululll cmd Lois nii ul sb sol3 « cakdlg Ululb iii Uriudo cubl susi 
bus ISI lagio CuSl Ng « Llb Is! lagio cabol seni ya. 


Kitab Tafsir Ibnu Katsir 

Ulama' salaf berbeda pendapat mengenai lukman, apakah dia seorang nabi atau orang sholeh tapi 
bukan nabi ? menurut mayoritas bahwa beliau adalah bukan nabi.ibnu abbas : lukman adalah 
seorang budak dari habsyah/etiopia, seorang tukang kayu.jabir bin abdillah : lukman orangnya 
pendek, berhidung pesek berasal dari nubia.sa'id bin musayyab : lukman berasal dari sudan, 
mesir, Allah meberikan hikmah kepadanya dan tidak memberikan kenabian. 


Ada orang kulit hitam mendatangi said bin musayyab sambil bertanya, kemudian said berkata 
kepadanya :" jangan bersedih karena engkau orang hitam, karna sesunguhnya ada 3 manusia 
terbaik dari sudan yang berkulit hitam yaitu, bilal, mahja' maula umar bin khottob, dan lukmanul 
hakim , beliau orang kulit hitam, dari nubia". Lukman adalah seorang hamba yang sholeh, hidup 
pada zamannya nabi Dawud alaihis salam. beliau seorang yang berkulit hitam dan berbibir tebal, 
pernah juga menjadi godhinya bani israel pada zamannya nabi Dawud alaihis salaam. Wallohu 
a'lam. (ALF) 


sal ole 9 Sat af ve lo laci Lk 5 3S Jd: pal Ale «Ulat 49 All Alis HS Gal psi 
“dug lai US 1 JB yulic al yo do SC uc Uma Uc Sosill ybiw J9 suWll de ugSNI 
Tk “sil en Ul uc 2d lb ml on Ul uc ye « dos J3 . Ls Luius 
sala JS 3 JB mall ya US « 3 ban Busa 2 sasa Bg dgill yo yab3l | wo US : Je 
vas Jl uc ui «all dos)! selgil JBg . dgwill Asing doSoJI AVI olocl « 8liu IS 4 u0 lagu 
lil Isl yo yja N Uma 0 da O Jle3 Ulu Kol 0y dg SJl dgwul Jas) cs : JB dlo 5 
US «ASI Ulang « las 3 00 Wgo gag0g « Jk : ul 30 SS yul SI yo US VL « d9wl 
om JG yg. Gagas XI gal UC «gal Lido «S9 yal aa 1 405 yul JBp . Jiltuo IS Lugi dgual : 
(3 usituso cubl al : J3 « Lgu. Aladl oa W dl : dX90o J J3 « Isi butus Inc Uk US . 
le rituao Cusl GUSI : J3 « Lgous9 . dladl oa W al : JB Al lis lo GAS. Ob ukull 2,36 
ul diolg logis 8 lg8 usituso cubl 2,53 Ul sbiyol : v4.0 J Jbs3 , Willy Ulu 2,36 
us ISI lagio CuSl Yg « bls Is! Logio Hub! sgui yo ya Ul : ulat Jl63 . lagi 518 ln3 aiuAo Cus . 
US ? ado JB: yee J9» li «do « Wlo Ius « alsil JS " Salan ye 4 Sal ye « Air JlB3 
Ae 

d6 US Ul 0g 5559. Jail ol au dc 1S uordl a00 « paiasll Bule bius uc JSI Ulos) 
Safa ita pns Bums Gal in Sal Jb . Sea 13 can ga dala aral 
uslil uulso 48 929 Ja) ob4 osodill ino0 « valid Bule dgwl Ic 4 Dll ule « Ula, JS: JB ya 
SS) eh gb los: J3. as : 2 JB. IsSg ISS « uSO 43 pil 00 05 HIS SI Cual : ad J3 « agiaby 
iss 4 Uloio Lira « de) gl Lisa : sb yul val JB3 ciuiny N Loc Cmallg « Cl Io : J6 
Id Bg US Jap ol « dioS2y ASI Ula 29, WI Ul: JB ala US M5 2 Kes uc Lido « wd 
OB JBS s3 loela gu bad: JB. sada 1 JBS mod Ky KAS SU « 0G satu mas Call : d J3 « dll 
aiaisy N lo WS 39 « Cudall Grwog « dilodl slalg « all 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/934149129941229/ 
www.fb.com/notes/934687229887419 


www.islamuna.info 


TARIKH | 57e5 ) 


3990. KISAH 3 (TIGA) PEMUDA YANG TERPERANGKAP 
DALAM GOA 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Fusyani 
Assalaamu'alaikum. Bagaimanakah kisah sahabat Rosul yang terperangkap dalam goa ? Kalau 
ada tolong disundul dan dari kitab apa gishoh tersebut, Terima kasih. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam, Berikut gishohnya : 

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khaththab berkata, "Saya mendengar Rasulullah 
shallallohu 'alaihi wasallam bersabda, 'Dulu sebelum kamu, ada tiga orang berjalan-jalan 
kemudian mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh, maka 
merekapun masuk ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba ada batu dari atas bukit yang menggelinding 
dan menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang diantara mereka 
berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari bencana ini 
kecuali bila kamu sekalian berdo'a kepada Allah ta'ala dengan menyebutkan amal-amal shalih 
yang pernah kalian perbuat." 


Salah seorang di antara mereka menimpali, "Wahai Allah, saya mempunyai ayah ibu yang sudah 
tua renta, saya biasa mendahulukan memberi minuman susu kepada keduanya sebelum saya 
memberikannya kepada keluarga dan budak saya. Pada suatu hari saya terlambat pulang dari 
mencari kayu dan saya menemui keduanya sudah tidur, saya terus memerah susu untuk 
persediaan minum keduanya. Karena saya mendapati mereka berdua telah tidur maka saya pun 
enggan untuk membangunkan mereka. Kemudian saya berjanji tidak akan memberi minum susu 
itu baik kepada keluarga maupun kepada budak sebelum saya memberi minum kepada ayah 
bunda. 


Saya menunggu ayah bunda, hingga terbit fajar barulah keduanya bangun sementara anak- 
anakku menangis, mereka mengelilingi kakiku. Setelah mereka bangun, kuberikan minuman susu 
kepada keduanya. Wahai Allah jika saya berbuat seperti itu kerana mengharapkan RidhoMu maka 
geserkanlah batu yang menutupi gua ini." Maka bergeserlah sedikit batu itu tetapi mereka belum 
dapat keluar dari gua tersebut. 


Yang lain berkata, 'Wahai Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat 
saya cintai." Pada riwayat yang lain dikatakan, 'Saya sangat mencintainya sebagaimana lazimnya 
orang laki-laki mencintai seorang perempuan, kemudian saya ingin berbuat zina dengannya tetapi 
ia selalu menolaknya. Selang beberapa tahun ia tertimpa kesulitan kemudian datang kepada saya 
dan saya berikan kepadanya 120 dinar, dengan syarat ia harus mau bersebadan denganku, dan ia 
pun setuju. 


Ketika saya sudah menguasainya, pada riwayat lain dikatakan, kemudian ketika saya berada di 
antara kedua kakinya dia berkata, "Takutlah kamu kepada Allah dan jangan kau robekkan selaput 
daraku kecuali dengan cara yang benar." Kemudian saya meninggalkannya, padahal dia adalah 
seseorang yang sangat saya cintai dan saya telah merelakan emas (dinar) yang saya berikan 
kepadanya. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridhaMu, geserkanlah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5766 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


batu yang menutup gua ini." Maka bergeserlah batu itu tetapi mereka belum dapat keluar dari gua 
itu. 


Orang yang ketiga berkata, "Wahai Allah, saya mempekerjakan beberapa karyawan dan 
semuanya saya gaji dengan sempurna kecuali ada seorang yang pergi, meninggalkan saya dan 
tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan sehingga 
menjadi banyak. 


Selang beberapa lama dia datang kepada saya dan berkata, "Wahai hamba Allah, berikanlah gaji 
saya yang dulu itu." Saya berkata, "Semua yang kamu lihat itu baik unta, sapi, kambing maupun 
budak yang menggembalakannya adalah gajimu.' Ia berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah 
engkau mempermainkan saya.' Saya menjawab, 'Saya tidak mempermainkan kamu.' Kemudian 
diapun mengambil semuanya dengan tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Wahai Allah jika saya 
berbuat itu kerana mengharap ridhaMu, maka geserkanlah batu itu.' Lalu batu itupun bergeser dan 
mereka dapat keluar dari dalam gua". Wallohu A'lam (Rz). 

Sumber : Syarah Nawawi 'ala Muslim 


JlasI Ula Susila @ UJI BI Uli ani sb 

Pe ae an ena 
bisoilac Xlocl Ig Jul Asu agnasa J3 agalo Kitab Jl 50 d,310 pd) Ad ac Laba Jis wd 
ulu ubi Ulal9 dk US Ul apl adal Jl ASic Lan yu AU Jl las dls All Igo AU Ans 
Sl aslg gia Ji logis Salloy M8 Lulo pgale Um) 158 agale ae) pleno do ds wu Lolg 
laguwgs ) Sic Vra9 VSL Wi Lala LS LS Wub33 lobi 38 lagirn 99 Luwol id Ul A3 all ag WS 
sals SS Sisa Al K2 NIS y0& Liu dumallg Log dumall soal ul 0,59 lagogi 40 laghs83l « ulassI 
Co elowll Lgio So 253 lgio W A36 dlgag cleul el Lalad yul si CS, UB adl Bb sis pgslo3 
alwi Il JJ ny lo ad lginal ac dal gd CS ul aell SNI JB low Leio gl, 45 3 Lgio dl 
lead) um 1289 lola Lau Lois Las dilo Lara wi Lusid yi dilas lasil id Ly Laut Lal Culba 
W 2.36 dlgog slesl el cule8 ul Alai LS « Ul Lis w0i9 ainy VI sil mw X9 WI Fil dl uc L Jb 
s3 gulel Jb das sus lali Jo dota Dual woaliaal WS yul pel SNI J9 pel R23 A33 Lgio 
sana dns In ee an ba sesaan Tun Abel ab Ga 
Sl AS ola 5 yaaa Y soul CAS gu €S saia Ng MUI Gil J8 59 Lele ,g Sal db adl dil Lal Kis 
ata lo dll aja3 atu lo W 238 gag sleul dd Lala yul ali LS « UB d3 036 bisle,9 jul 
MIA 9 D BUAS 3 a90 MISI RD Lal US mol gl Lusi YG Ay05 Ly MSI 20120 Us Jaw! lirng 
ust Lisa NG wlaall Hy bb v3 Sa209 LuLS sol Kuda DAU SUS US Jeswo Ly JS Ud du Ly dag 
Lagisy Lia IG duo 4 M0 sulglali Lag LS UI 2D) lang & wo v3 A83 yul lia Juas 
ulc Jl aka guill yg Jas al US Bb US pel Ulu 4 lo ye yul liids as Ly mal ul ul Usia 
lo Lyrd yA Ugduos 195259 pgiaan 49 Igol 39 dio U3 Guug0 UC B0 yul Uyad wusay alug 

wu Ul cg pnosoill Ju 3 I020 dir Uni ldaso S3 dg Ig5 59 did H3 « UB UI us NI ugsla 
os Kasi LySI Ulas gal Los « adu lis da vid alan Oa be 
Giloil Jai akug ade AU old Al Jas, Cow JB j0 yA uc « ol uc es dlu si Spa 
Ul uS s0 pal US Bb Layan umar Cndall plg 26 adl Cyuall adal cus ALS « US yoo bd, HL 
NS io Lgiiod Jl8g Alo X9 Nol logk3 Just N LSI $ GauS ybs « ulsal ad « US agll agio Ja, JB JB 
Jlg03I dio WS sis dal 018 J9 ylud dilog ya sc gula Misa eri yo dim Lp WI 
using JI yo 192559 J8 Lai 6 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/935051469850995/ 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5767 ) 


www.fb.com/notes/935758156446993 
4023. KISAH NABI SYITS & 'UZAIR DAN BANI ISRAEL 
PERTANYAAN : 


» Hasan Efendi 

Dalam al guran, terdapat nama-nama seperti nabi uzair dan nabi sys alaihumassalam, siapakah 
beliau, hidup zaman apa dan apa keutamaan beliau? dalam alguran disebut juga bhwa kaum bani 
israel adlh kaum yang paling unggul d muka bumi ini, siapakah bani israel itu, apa keistimewaan 
yang mmbuat mereka unggul dan dimanakah keturunan mereka sekarang ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaykumusalaam.. Nabi Syits alaihis salaam. Beliau adalah putra Nabi Adam alaihis salaam, 
ketika nabi adam sakit selama 11 hari, beliau memberikan wasiyat kepada sang putra yaitu syits 
yang telah diberikan ilmu secara khusus oleh nabi adam dan memerintahkan kepadanya agar 
menyembunyikan ilmunya dari gobil dan anak-anaknya, karena gobil telah membunuh habil sebab 
iri darinya, maka jadililah gobil dan anak-anaknya tidak mempunyai ilmu yang bisa diambil 
manfaatnya.Nabi Syits selalu mukim di makkah, melakukan haji dan umroh sampai beliau wafat, 
beliau mengumpulkan semua suhuf yang diturunkan kepadanya dan juga yang diturunkan kepada 
ayahnya adam dan beliau mengamalkan semua isinya.beliau juga membangun ka'bah dengan 
batu dan tanah.ketikan nabi syits sakit, beliau memberikan wasiyatnya kepada sang putra yaitu 
anuasy, beliau meninggal dan dikuburkan bersama dengan kedua ortunya di gua abu gubais, Nabi 
syits lahir setelah umur nabi adam lewat 235 tahun dan Nabi syits ketika wafat berumur 912 tahun. 
- kitab alkamil fit tarikh (1/49 -50) 


Juld J8 WN og « Ju us dal 3 Ul oyolg Lis Aul all suogl9 « log ic dal US.0 pal « ul 
os ale oalag Jul di LS Ag. Mall yo Adaic Lo 0299 Luis sa alel adl an Ka D dio Ir 
yo pol aul ade ale Jyil lo 203 US Hilg « lo ul HJ Jais29 BU ov louio Jay Al il : J9. 4 

sllai Us | JB mei Lilole yo Lalu! lol. waldlg Bb dus tai Gilg « Lp38 las Jacg Soal 
sung A0 lal bias al 1 Jeb9 » UBS Jual oo WI La Ubi all adl Call K0 AN Al Jas 
AS 90 Tia po EG ym 9 Gi saliilo sud Igo YLS9 « um ul leo gal R0 LAN Llog Yagil al all 
dim Goat Usiilo dim diloswi Wle Wil 389 dildg KulSg « AB 99 « ed ye JS9 « al. 


KISAH UZAIR 


Dalam surat at taubah ayat 30 Allah berfirman : : 

Al Cal 5056 Sogall Ol63 
" dan orang-orang yahudi berkata bahwa uzair adalah putra Allah " 
uzair adalah nama salah seorang pendeta yahudi yang agung, beliau sebelumnya adalah seorang 
tawanan negara babil.nama beliau dalam bahasa ibroni adalah izro bin saroya, keturunan bani 
laway.uzair hafal kitab taurat dan raja persia kurosy menghormatinya, raja tersebut 
membebaskannya dari tawanan beserta twanan bani isrel lainnya yang berada di babil, dan 
mengizinkan mereka kembali kepada kaumnya di arsalim dan membangun peraturan mereka 
disana, itu terjadi pada tahun 451 SM.uzair adalah pemimpin para pendetanya kaum yahudi yang 
kembali dengan kaumnya ke arsalim dan memperbaharui peraturan serta mengembalikan syari'at 
kitab taurat dari hafalan beliau,orang-orang yahudi sangat mengagungkan uzair bahkan sampai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5768 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


batasan pengakuan orang-orang awam mereka bahwa uzair adalah putranya Allah.itu adalah 
pujian yang berlebihan dari mereka kepada uzair, dan yang mensifati uzair seperti itu adalah 
segolongan pendeta yahudi yang ada di madinah dan mereka diikuti orang banyak dari kalangan 
awam mereka. 


penyebab uzair dianggap sebagai putra Allah adalah, saat itu kaum 'amaliyoh mengalah kan bani 
israel , mereka membunuh ulama'-ulama'nya bani israel dan memboyong pembesar- 
pembesarnya, uzair menangis sedih sebab kekalahan bani isrel dan sebab hilangnya ilmu dari 
mereka.suatu hari uzair bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis di dekat 
kuburan dan berkata : " aduhai, siapakah yang memberiku makan, siapakah yang memberiku baju 
"uzair bertanya " memangnya siapa sebelumnya yang memberimu makan dan 
pakaian ?"perempuan : " Allah "uzair : " sesungguhnya Allah maha hidup, Allah tidak mati 
"perempuan : " wahai uzair, siapakah dulu yang mengajarkan ilmu kepada para ulama' sebelum 
bani isrel ?"uzair : " Allah "perempuan : "lalu mengapa engkau menangisi mereka ?"maka tahulah 
uzair bahwa dia sedang mendapatkan pelajaran. 


kemudian dikatakan kepada uzair :" pergilah kesungai ini dan mandilah disana, sholatlah dua 
rokaat maka engkau akan bertemu dengan orang tua, jika dia memberimu makan maka makanlah. 
"lalu uzair pergi menuju kesungai yang telah ditunjukkan, dia melakukan semua yang 
diperintahkan, tiba-tiba dia ditemui seorang yang sudah tua dan berkata kepada uzair :" bukalah 
mulutmu "uzair membukan mulutnya, kemudian orang tersebut memasukkan sesuatu seperti batu 
yang besar sebanyak tiga kali .kemudian kembalilah uzair dan dia sudah menjadi orang yang 
paling tahu tentang kitab taurat.uzair berkata kepada bani israel :" wahai bani israel, aku telah 
datang kepd kalian dengan membawa taurat "bani israel : " wahai uzair, engkau bukanlah seorang 
pembohong "kemudian uzair menuliskan kitab taurat semuanya dengan pena.ketika orang-orang 
telah kembali dari musuh-musuh mereka dan para ulama' juga telah kembali, bani israel 
menceritakan kisah uzair kepada mereka.kemudian mereka mengeluarkan naskah kitab taurat 
yang disimpan di gunung dan membandingknnya dengan catatan uzair, ternyata keduanya sama. 
Kemudian sebagian orang yang bodoh dari mereka berkata :" sesungguhnya uzair bisa berbuat 
seperti ini hanyalah karena dia putra Allah " 


- kitab tafsir at tahrir wat tanwir (21/168) 


S3 (00) ia 58 Awal Ma aw 98 Ti Ga dggadl ol Yo 4S ab pl Ja Sg 
Slb8 a38 lo (Yiy3S ) le Just 383 il gi Us3ls UE «a29 Jauas yo (Ll) 01 Jago call 
alug pakis al all €9S JL agidl « Jul 38 gal « US SSI ad 030 Jail paul yui A20 Hlolg «wd yo 
maki ygl all agogis lsg, will Sagall plus ac, Lc UK Cemal! J8 451 diau 99 ElIS9 «AP agUD 
Ls ul agiole asal « ulas all Lc usobau Yoga JS £ Abis yo Bl gill dna yi slelg JSuedl Nong 
YO yaiS agMg « PA Je an ea asa dd 99 agio loe « AJI ul 
agiolc 

- tafsir ibnu katsir (4/134) 
Isl « Jail sal Koia ole cule lol dillodll Ul 4 el 93 ag Cal ll Aga Ul 0489 Sawi S3 
bin « Aalac 9 Uli SD « agio alel lag Jail ul la LC S4 sal Gada «pd JUS Tong adelole 
AN ea oloslaolg : Jati d9 jab ac MSi il ol Sl9 « la We J0 Sl ay LIS 9 
J8 lala ale US yod Jaye b WEI Kg do WI Ul : JB. WI: WB $ Isa J3 dasku US yo 
Seal asi d Is ai . Ae Ae aa Ma d6 all: JBS Jail mal Kou 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5769 


dasi DB 0 sol lo Jrid UAN . AKI slombol ad « Ly Jlid wiliw cb « eyisS, Jld Jog « dio Juieh 
Jeli yo Id9 MS RS Ul VX « douball Bani dug ludi Ad oil . And id oleh asal! dl Ja 
ale bu 3058. LIS GS Lo. 3 se LI Lgi Sts 38 4 Jul al de L: Jl « Bl, sal 
uliu Ig al « elalell 259 Adgac Yo yuli RL 3 lol « LS aemob Bl) ill LiS3 « lali aula yo gu) 
vas Jlt3 « Buouo 4 ss lo Lg»n93 « Lg abg « Jln 98 lagcngl Lgi sll dewi Lg Sim «ac 
AJI usl UX Isa go boil : agiles . 


Bani israel adalah anak cucunya nabi Ya'gub alaihis salaam .isroil adalah nama nabi ya'gub yang 
artinya abdulloh , wagila shofwatulloh . 


0338 SBI 3 Sopan Isl Sage II 3 Sila Sesi yul gua 195831 Julia aa U 
Wahai Bani Israil : Ingatlah nikmatKu yang telah Aku karuniakan kepada kamu dan penuhilah 


janjimu, agar Aku penuhi (pula) janjiKu, dan sernata-mata kepadaku sajalah kamu takut.(al 
bagoroh ayat 40). 


- kitab tafsir ibnu katsir (1/241) 


Lsugog « Adbullg Bul uas lil 0 lc Sn50 Asyling « Jl 9d Jasa Jul wu si Lol oles Jas 
IsisS Ab gala! all sll gi  : OyNtig « Jk Aula « aging AI yg 39 « Jall uu agal SSL Al 
SPI dsulio 43 Al Jio 


- kitab at tahrir wat tanwir (1/449) 


Cirogll Ibas agabols 389 4 dpggall ol sila mobil A3 y39 gia Hj Ulas Jala gu 

cad besin US yo UNI diballg Absll Awal 393 Sega! lol Aly Awal 3d BSI Sega lesi L Ig ul y9» 

ali sala - engyaly Jail yaah gi pol SIP Jul yaah Kal B3 pg ga Ale pl yan Jail paul pda 4G yo Hoggall 
paid Rd Slioll UN neclil yo$ - alug ale . 


- kitab tafsir al baghowy (1/86) 


dl iga J9 lks dil ga July « dl age Jul ul ino » Logis SAI L (Jalal gi L) : les dh 
sad ato Jul! 1 0e2a gal Lg 


? Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku 


ol on9 Samll 5539 » LS Inle clis ye Tab | adl «al al ol" sasa 93 Igllid yoga lo 
98 DS lgsg paslale ola « Jul ul oi le Calo al dala ae es 33 pel Talas saill Agus 
dil ale 50 SI aga IS 9d Lip « Aas UgE3 Cubit 5 « Agio alel Od$9 Jail al Kn ale 94 wall 

-S Ian JA ekebsi Ke RAT an ologbaolg : Jati 989 5 Sic 6S BI 30l 59 
adil : JBS Jail al tia JB lala lu US ve 43 V1 ABI Kag0g N 9s al Ub : JB. all: JB. 
Jia Jung 4 Ato Jus IS gi all Udi 1 AJB Hi  ube3 38 sad ul yah $ gile 4S Ab" UlB 
2. dad BI: JS Ras 58 4 sol lo Jai LH AG slambol lab 4 Wati Jd Kilis cb « eyisS, 

bb ily Gali alel yo 99 43 BSI 4 Olo LX « doulonll Byonll ding ui Ad sil A3 
“lol Anya yo gu Kode Lu, 088» USS CS lc 430 La: Tgl . Blog SL 8 « Jail al Kp « 
Ioi «232 Uli losuSl9 « elalall Sg Adgac 0 vulll gal lali « LKS demo Bl ygill S3 
gixo loil ! gile Luas Jli3 « Loan Y cbs lo 192538 « les LdgbU3g « Jlall 4d lrgcagl IgilS yul du 
all upl si bb. 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php?idfrom-643&idto-643&bk no-49&ID-654 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5770 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 (055) dpl 99 dowlo «lali adl 9 IgilS uya Soga obat wo 4S 4D pul! 4503 

cl (uiysS ) Aule Jua 33 . Bagi Uas | 168 110 | US « 013 baru v0 ( Ulu ) va nga Gal 
dl Es5 JL pgidlg « Jil 33 pgale US SAI pdl 0 Jail mulia A0 Hilol9 4 wwdl yo Kalbu, 
agosis Ig0a) adl dggall pls 47 IL 0 US$ muali J3 451 dim 9 slr « Ud peUD clug pal ol 
OS « ulas Jl bc ugobau dag — 3S, abis yo il ygill Asy yi slelg ISuglI I92259 pakis ol ol 
dual 48 pggall sll yo dclos Hy oginog w3llg Amd 99 agio | IE « Ml ul 30 ul agiole « 
oJl pgilobas al di yo WI 933 N « ul Jatll Sd ol ag elall jl Halg » agiole yo HIS pes 
dell ng 5 Lal W Jas adgorio JO loS Ruwoll 49 S yLoull Jg3 Jio - les - Ul dg 

Gale 8631 90ll ago jl 0 ya8 ma09 Ale caIUI WS UP beras ag Jail KB dogall 50 H3 Jas ago JB 
demo Asi Gems US U5S lol dil Joss « sama des WAI MLS pl 553 389 «0 La Jl9 
G3 Lana Giaroll dgga old WC S3 d usai Ul Joisug Gindoll daga Sic dowal JAS 3S « ya . 


http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
idfrom-1144&idto-1144&bk. no-61&1D-1156 
Wallohu a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/936641529691989/ 
www.fb.com/notes/936801053009370 


4046. BIOGRAFI SYEIKH ZAKARIYA AL-ANSHORY 
PERTANYAAN : 


? Intidzorul Farh 

Assalamu'alaikum. Yang tahu biografi dan sejarah / perjalanan hidup syaikhul islam Abu Yahya 
Zakaria Al-Anshori, bagi bagi dong. Lagi belajar karyanya "Fathul Wahab" buat semangat dan 
motivasi buat ku.makasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Pernah dengar dari guruku bahwa Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori mulai 
belajar secara serius ketika umur 80 tahun. Saat itu beliau lewat depan universitas al azhar, 
kemudian ada santri yang memanggil beliau dengan memanggil " wahai syaikul islam ". Sejak saat 
itulah beliau bersumpah tidak akan keluar dari al azhar sebelum beneran di panggil sebagai " 
syaikhul islam". Salah satu guru beliau adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar (pengarang kitab fathul bary) 
dan salah satu murid beliau adalah Ibnu Hajar Al-Haitamy (pengarang kitab tuhfah), oleh sebab 
itulah syaikhul islam pernah berkata : " Aku hidup diantara dua ibnu hajar ". 


Saya nukilkan sedikit dari kitab Tobagotul Kubro Karangan Syeh Abdul Wahhab As Sya'roni (salah 
satu murid beliau) 
salad: Wb SSI Okubl 


al Usia bell USUL as Lol wdles Alil Aas) pa II SolaidI LS5 Ball dlu Tati aging. 
Lalai Yg AJ ggisy Y lay Jitu Ng Ala (583 Atu) Lo dis Ga 10 Gias3 389 dgwoiilg, 


Sebagian waliyulloh yaitu syaikul islam zakariya al anshori al khozroji -semoga Allah 
merahmatinya- aamiin. Beliau adalah salah satu tiang dua torekoh yaitu figh dan tasawuf, aku 
telah melayaninya selama 20 tahun tidak pernah sama sekali kulihat beliau dalam kelalaian dan 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5771 ) 


tidak pernah sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baik malam maupun siang. 


oles ISI S9 “wil gai dgSl X Jgiag cloi LAiL JI Ui clsu dim HS R0 dis dll LA, US9 


Adalah beliau -semoga Allah meridhoinya- beserta umurnya ygan sudah lanjut sholat sunnah dan 
fardhu dalam keadaan berdiri, beliau berkata : " Aku tidak akan membiasakan diriku malas ", jika 
ada seseorang yg datang dan berbicara panjang lebar maka beliau berkata : " cepatlah, kamu 
telah menyia-nyiakan waktu terhadap kami." 


&il ai siy N ll lil dig yAky 1Jgis Annual Ale 03 SI SI JSI 93 dal Gnkol ISI CS, 
Dil 3 yo XI JLN YES saga JS A0 Sasil wu 


Dan aku, ketika aku membenarkan satu kalimat dalam kitab yang aku bacakan atas beliau, aku 
mendengar beliau berkata dengan suaranya yang lirih "Allah....Allah.." terus menerus sampai aku 
selesai membaca. Aku setiap hari sarapan bersama beliau dan beliau tidaklah makan kecuali dari 
roti khonikohnya. 


9d A20 asil cl, WS 389 All ad 9d ul, lo JSI Sd J3 Sal an dd Ji lagu KS 
9 Abg 103 yo VSiiog cell Lgd9 «mal yudi Lets 99 Lao lag uya lead US 0 
ac al yna) gadi ala Sy Ca Ola Ge LS Ratllg ep yul di ala dil gus). 
Pa 

dosasll abu dIS dio 81 91 JS Ula JI yo lili W293 US ol yo KElb3 Ul 98 2x0 lesSI93 Isl. 
dio ya Ulu Sl A99 


Suatu hari aku memuutola'ah untuk beliau kitab syarah bukhori, kemudian beliau berkata 
kepadaku : "Berhentilah, ceritakan kepadaku apa mimpimu tadi malam ". Sebelumnya aku mimpi 
seolah olah aku bersama dengan beliau dalam satu kendaraan, kubbahnya dari sutra, talinya dari 
sutra, alasnya dari sutra hijau, di dalamnya terdapat dipan dipan dan tempat duduk terbuat dari 
sutra sedangkan Imam As Syafi'i -semoga Allah meridhoinya- duduk di dalamnya dan syeikh 
zakariya disebelah kiri imam syafi'. Kemudian kucium tangan imam syafi'' -semoga Allah 
meridhoinya- kendaraan terus melaju bersama kami hingga sampai pada pulau ditengah tengah 
laut yg manis. Tiba-tiba buah-buahan pulau itu menjuntai di laut, kulihat dari kendaraan ternyata 
kutemukan kebun dari za'faron setiap bunga darinya seperti tandan kurma yang besar, di 
dalamnya terdapat perempuan-perempuan cantik yang memetik darinya. 


Ole lal sis All 5) Kei Alb yo UHHL Lol LB 158 L dlolis 2x0 Ul JB ss J cuS3 lal 

La slolin po lo yNgi Sala Sy gal iutdlg semall Jlass dasi jlad mail ab 93 L3 Ad Iga Ig 3I 
NG 
Uu 


Ketika mimpi tersebut ku ceritakan kepadanya, beliau berkata : "jika mimpimu benar maka aku 
akan di kubur dekat dari imam syafi'i -semoga Allah meridhoinya- ", ketika beliau wafat, mereka 
menyediakan kuburan untuk beliau di babun nashr, syeikh jamaluddin dan syeikh abu bakar Ad 
dhohiri berkata kepadaku : " mimpimu tidaklah benar ". 


gabiuy Y Se elo ella ul Jay pny Tila! Lali el 518 01 Santa, S9 sel 43 ai lai 
duo Jl uin doll Jr 48 Ule laa M0 ogloi9 w9b dc Gl IS j3 Gl sol9 dab dl US. 
Sbd aloNl A59 ola gilitugasll Gol Ai Rd dc 09333 BI 093 "JS sale Iglog gle3 
di lagu 9 og pia 9 Ca Gi SNI ea 99 elldg logis WI 9.5). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5772 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketika kami sedang seperti itu, tiba tiba utusan khoir bik naib kerajaan di mesir berkata : 
Sesungguhnya rajanya pemimpin sedang lemah dan tidak mampu untuk berkendaraan sampai 
kesini, dan raja memerintahkan agar kalian semua membawa syaikul islam di atas tabut dan 
membawanya untuk amir agar disholati di sabilil mukminin di daerah ramlah", kemudian mereka 
membawa jenazah beliau dan menyolatinya. Amir berkata : " kuburkanlah di gorofah ", kemudian 
beliau dikuburkan disamping syeikh Najmuddin Al Khobusytani berhadapan dengan arahnya imam 
syafi'i -semoga Allah meridhoi keduanya - itu terjadi pada bulan haji tahun 726 H". Wallohu a'lam. 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikum salam . Nambahi keterangan dari sumber :!'anatuththolibin juz 1 halaman 26 : 


(Sylosdl LS) :Js3) 
ag " (p220 cal cwe awal! boil) " 1lei J33 Sio «4 Mi sid adl de LAI A28 loilg ca3 loo Ju 
Hi Syamil moidog drodlg Ul all Lan ega Lisig ASuiw Giloiloig 4 M9 Kw dim Mic WI LS) 

UdodS Fuliw uc SSl9 cd) Roll LSo9 wa 19 Sab diw d MRI Joss. 

Il Iig sm09 Sngi JO US3 eelodl ywlao Wc pewllao 519 eljisllo alel JdN ul 4 J US9 
| 0 Tato dil ia) Secall Ulbo yK3 Jl, 

Ala saga ii yo das Al PA lex AS M2 dl dil el d J3 wae Jay del il 4334 “il sus 
OLX das) Al da5 .diuu Fila DI 269 lal Uy Ja us Kel yo dng 3 Mic dll 13) Ju 
Sar Mala 3 ses Ol asal 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/939351439420998/ 
www.fb.com/notes/939498379406304 


4078. BIOGRAFI DAN SEJARAH IMAM GHOZALI 
PERTANYAAN : 


Assalamu'alaikum. Mohon share Biografi dan sejarah imam ghozali, terimakasih (il 2 Jl 
JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir 
di Thus: 1058 / 450 H — meninggal di Thus: 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H: umur 52-53 tahun) 
Adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat 
abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. 
Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu 
kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). 


Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga 
yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan 
saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang 
banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang 
jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. 
Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan 
tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. 


- Al bidayah wa al nihayah : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5773 


(2045 gl) dls) 

Uaso sdl dwi) swwaball sewa 015 ya MA d55 ,aolo gal sll all Sol Ly 2050 Ly S020 Ly N050 9D 
SI JI Susy (Jl Ed) J Jtag "Joel dolan adl ani al SI JI yaitu (ML SI) al La - (Uugb 
Sarad ll Ion A39 242 sumll yat10 ly A 9Dg Oa SIG) . usb S3 yo (JIE) Il amis ya 
ARI yw339 (salam) Jl lu wa lolg ad all lelati all 9 dobel dc lodl 3 @gwoidl yo J 

D 478 dia A93 Kis loo Ig A3 (emo adl lol) Lalall gagal dil nc up ella Ng de esa, 
alas satu 93 duo dau ya0ll 3g) Lil lobi ,lin 3 A00 plalg ella ali ya sal Mn dlu Bl cug 
ea sila sam as lo JAR UAN Anal Oo keti dl la tsysn 
Cl) US ar Gl all sada mall Cell all A69 , (Aiu Ell menta) UbS Aly Liu cl 
Sing yap Jing iles Ivo AS 3x wae s3 Aribuall ayal 29 alell dng 93 S3 Su A9 (dum 
2289 ya pall 99 Sasl pg is Ulig slatu yo R3 D 488 sc 399 Jloll 93 ad 9 Jalla Jai, 
ino daud! 99 abilg 220 A8 di Uudiall cuy adl Jail Ai Bao Sivor 9d plelg aldi all An gi 23 lali 
Sol ii ey Vik87 40 SI Jay Elats WI all SY adl soul 9 LES JII (Ssi US Ali Jlius 

98 Jail (uuslo) alby cl »le3 , (43 500 103) 03 ila9 aah ya» slh Lc 5 dl 46 skull 
(5531) 9 (bull) 9 (bswoll) OLS kol ale slal) UbS dial 99 Via sg ic 93 AI Hub, 
disalill 98 Siung (Jariiall9 Jasiall) CLS Janll ale 43 dng (Cniwsiwall) LS dall Joo 69 Cina 
Jl (uda Aii5) 9 (JOLAJI yo Atioll) 9 (alel 220) 9 (dim doll LL) LaliS9 (dewi JI mola0) LS 
512 10) ai sebtiwoll gula dell Jilat Sets pgale S4 M9 (Hiloldl RilA8) dub ale S Jl 43 
Jlei lg ob pola Bola dus pall 3 ya all 5 Ad» (Sselaimall) JS pw dg seal (B 
&539 ,dols 08 alel aleiiuall dus y303 Adguall (oliils) LlKo S3l9 Ailog ol dlc ul Cu log ,leu3 dioda! 
PN Silam sgt 0 ee pall 93 KASI Ul all pola Sgnatli Jal Awang 45J Jlacl ade asligl 
Jung nyugu C3 dim Cuwog Luas Cuols yJI adl Bgcall9 auleilg alel dnlo Blus ey 3 505 diuu 
silolYI Spul All Jung lo dl detak! Gill 3 yo Wall (Cu kant) ya Jill ul SL) 383 ,a lag 
sed abi adl Aas ll yo MN Aula ,e2DAgall 205 ye slbill lunlS X9 laa Ruas Als NU Nu 
Wall dob Jlo Ssh Gusi datnoi ago eS9 AiSII9 Goilb WA Gilidll Jul sulis SSI 
uga yo pe Jl deg Ul Anta Sl Jua KI yag sg Jing alel R53 Ul Jobs dlu gag 
dell gaio - uya agle ola! UlS 9 cl laS - A9 5 yg Jill waw UB Laall9 ol) Jalla Je elasi 
ls! WS isl, bil 389 myunuidl yo ygillg 8 pandu Yo Byatll 5.30 dio Sy Alell og ,Awlulg delho9 
Akal salsa belelal sales Sie wa 09 dan0 wall Ob dal cola 
slolal) sdr 9 da3 Jl wuolidl dc Jonodll 99 ag20bg9 bill Ic ag2d 59 Sagi3ll 9 agilul 9 99 

5D loilg Jalal aj lguso GIE dasi dua digo gl IyNS A53 gladi Jb 9d all Ke A3 adil 
Sig 0 le Ulalull ade oglol 1513 elgidl ul (oles lil adl oU & 33 sll duo Ulil B5Lc) 
asia ol sebal yo LSI seabul sal Dg elaul 2105 48 Ml sal LS Slash yuS 3 503 dis cai up 
Jg3 dio dua 58 los WI um jati Ja yogi ey Sagall H9 dio Kaki 3 Maddi Sd de Yeol Jai: 
Jis Sawo dll S9 LS 

Ji Jol 500i 0JI Ox 

A3 Isa SA ena 

JL brng) Sesi 00 Jl 

sal 3 lah Noel 


2 Muhib Salaf Soleh 

Sebagian keistimewaan imam ghozali dan kitab kitabnya. Beliau adalah mujadid agama pada 
abad ke 5 dan ini telah di sepakati oleh para ulama. Perbedaan antara ulama dunia dan ulama 
akhirat adalah kepada kecintaannya pada imam gozali, maka barang siapa yang mencintainya 
maka dia termasuk ulama akhirat dan barang siapa membenci beliau maka dia termasuk ulama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(577a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dunia. 

Seandainya Allah mengutus lagi seorang nabi setelah rasulullah maka Allah akan mengutus imam 
ghozali menjadi seorang nabi dan akan Allah jadikan mu'jizatnya pada kitab kitab nya, akan tetapi 
ini mustahil. 

Al imam al gutb abul hasan asy syadzili berkata : Barang siapa yang mempunyai hajat pada allah 
maka hendaklah dia bertawasul dg imam ghozali. 

Al imam al gutub al habib abdullah al idrus Berkata : telah bersepakat para ulama arifin 
bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yg lebih bermanfaat untuk hati dan lebih bisa 
mendekatkan kepada keridoan allah , 

Dari mengikuti imam ghozali dan mencintai kitab kitabnya. Beliau juga berkata : Seandainya allah 
bangkitkan orang orang yg telah meninggal maka mereka benar benar akan berwasiat kepada 
orang yg hidup atas apa yg ada di kitab ihya al imam ghozali. 


| SA yo Sgwll Real. 
Unud yo do dial ya) de Gaal) pra ul Jadl Aly Al 3. 


| h | SA mo dolisall Silgall, 
Kas AB 105 0S Elis sn sara sama asa 9 DAN elale gan Sol Aeon JB 
lai! elals da. 


| SA yo Saw Agil, 
US 4 ajo WI 9 Ml sell aloNI Casa al 9 dala AJI alan S020 Li ago li WI Uu 1 asu JB 
| | | Jb ye ag dl jl lesi. 
AAL Jugild dala dll all dl uts yo! Uus Ja die Al 1gu3) Md all gal Till UE $ 
| Nang “dl 3, all! 
9 abal gl sapi Y il de dil ed olell label Rosi: @ dil gas yag pel dil ye Ubi di JB 
US do 3 lal dsulio yo dll LS, dll UJI. 
| AT yodul 2. 
SUS a3 lap Ul ela NI Tessa sgala dara Sus sn ale Glball san Je 
Jel ul. 
ARTIKEL TERKAIT BIOGRAFI IMAM GHOZALI : 
1178. KITAB-KITAB KARANGAN IMAM AL-GHOZALI 


3432. ARTI NAMA AL GHAZALI 
Wallohu A'lam (Rzj 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/940659405956868/ 
www.fb.com/notes/941169049239237 


4096. KISAH RATU BILAIS ISTRI NABI SULAIMAN AS 
PERTANYAAN : 


2 Thukang Mhacul 
AssalaamuAlaikum. Izin bertanya lagi, Ratu Bilgis itu Manusia apa Jin ? lalu kapan wafat nya ? jika 
ada sumber rujukan nya dari kitab apa? 


JAWABAN 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5775 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam, Ratu Bilgis bisa dikatakan setengah jin dan setengah manusia, karena salah 
seorang orang tuanya adalah jin, yaitu ibunya. Lihat Kitab Durrul Mantsur, Tafsiran Surat An-Naml 
ayat 23 


sn "all Igo JB JB id gal yg Slluc ual9 Ag” 20 Lala Goballl 53 Tutdl gal9 sa ual CLS 
Ia soal sal". 
Aji gal 5 lau oo JB Salao lal Ualg Adi yul cal RSI, 


doi Lg Jl « yadl yo il sol yaaa al ls : JB mol y Ulaic yc U99 0 13 Sio ASI 2.313 


- Kitab Ahkamul Gur'an Li Ibnil Arobi 3/1444 : 


usdnlall a Si sol ISd9 . Klo susul ai Gis Leolg « Na ala balac JB 
UNAS ES 59 pda ya 19 usb Y call ul? alang. 
Ne Na an NN Ta ne aa 


Kisahnya: Ayah bilgis adalah seorang raja besar dan dia tidak mau menikah dengan orang yaman, 
kemudian dia menikah dengan jin yang bernama Roihanah binti Sakan, kemudian dari 
perkawinannya lahirlah seorang perempuan yang bernama Talgomah yaitu Bilgis. Ada riwayat 
hadits nabi bahwa salah seorang ortunya bilgis adalah jin, tapi hadis ini dhoif. Wallohu A'lam (Rz) 


- Kitab Al Bidayah Wan Nihayah, Juz 2 tentang kisah sulaiman ma'a dawud 'alaihimas salaam 


lama) « call yo Blok 2353 ul: Ji « yadl dal G0 Ssi Ul wuli Ul 1 Jalal JSI so bgl US3 
sa Boob v0 ml Sa, asli Ll Jliug « dodi Leual9 « Bl adl nda Al Lag 4 1Sual Ca Hiu, 
and US "1 JB au gl ye «gd gal US «Eli Us dad US ayal Uas US Bol yo Yuta 

1S Dri 99 € 4S Cu@s Lang . " Dis yul Saul 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/941717425851066/ 
www.fb.com/notes/942420409114101 


4108. ISTERI DAN KETURUNAN NABI YUSUF 
"ALAIHISSALAAM 

PERTANYAAN : 

2 Kecapi Warung Arag 


Assalamu'alaikum. Saya mau bertanya tentang riwayat, Apakah nabi Yusuf AS menikah dan 
mempunyai keturunan ? 


JAWABAN : 


2 Wong Gendeng 
Waalaikum Salam Wr Wb. Nabi Yusuf punya keturunan dari Istri pertama Yang bernama Assinath 


aLSl9 cwo 
Manassa dan Afrayim 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Nabi yusuf menikah dengan Ro'il/zulaikho, mempunyai dua anak yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5776 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bernama ifroim dan mansya.Ifroim mempunyai putra bernama Nun, dan Nun punya putra Yusa' 
temannya Nabi Musa. Sedangkan mansya mempunyai putra bernama musa, sebelum musa bin 
imron. Wallohu A'lam (Rz) 

- Kitab Al-Kamil Fi al-Tarikh (1/131) 


S Grasi Cat loo Ls IS adl ! JB Lag Je Lal 4 pw Bl Jae) Igo R95 Oka ellall Ul Ai 

6S CS Sl gal Y gualo ULS9 lsg ello 99 daa lima BI Jol CuiS gulB spiob Y Foawall lgal : call 
Wwuog mil al sdg J wlg3 SL dan gg . sudi dial Iis 39 Al Jas 

JB Ul sll 

dilan Jasa mali earss GS Risa diss Kala Oa w wonins pal al oli Mag 
Jo wal okay al Tema sal sa gkal Ul all ds eaya olbac 


Baca Artikel Terkait : 
2963. CUCU NABI YUSUF YANG MENIKAH DENGAN SEORANG NABI 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/941904642499011/ 
www.fb.com/notes/943721348984007 


4122. KISAH UZAIR YANG TERTIDUR SELAMA 100 TAHUN 
PERTANYAAN : 


? Masruroh Fatkholla 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kisah Uzair yang Tertidur Selama 100 Tahun 
"Bukti Kekuasaan Allah". Para kyai Almukarrom, benarkah kisah ini ? Mohon sundulin kisah 
lengkapnya. Jazakumullah khairan. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Dalam Surat Al Bagarah Ayat 259 Allah berfirman : 


(Misu pi ale dilo dl lo Lgigo asu AI 0D yu oil JB letag oo le Walk dg da3 dc 20 SAJIS gl 
adl Jis dimiy d eling Jolab dl Ji Ale dilo il Jo JB aga yA si losy Ciu JB watul 4S JB 
IS ade Al al alel JA oi lol lom liga pi ld ti AS abad ol Lilg sold Al ellenig las 
J3 ssi (259 ) 


Artinya : Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang 
(temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan 
kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian 
menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia 
menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu 
telah tinggal di sini seratus tahun lamanya: lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum 
lagi beubah: dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang): Kami akan 
menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang 
keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." 
Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun 
berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." 


Keterangan Dalam Tafsir Ibnu Katsir 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5777 ) 


Berhubungan dengan ayat sebelumnya 258, maka ayat 259, menurut Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib , ia berkata : "Ia adalah Uzair". Pendapat ini juga diriwayatkan 
oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas, al-Hasan, Gatadah, as-Suddi, dan Sulaiman 
bin Buraidah. Pendapat inilah yang mahsyur. Dan negeri yang dimaksud adalah BAITUL MA@DIS. 
la melintasi negeri itu setelah dihancurkan dan dibunuh penduduknya oleh Raja Bukhtanashar. 


Kalimat : | 
KTI Sg" 
Yang temboknya roboh menutupi atapnya", maksudnya tidak ada seorang pun di sana. 


Sedangkan firman Allah Ta'ala : : 

bai 9oc ale 
"Yang temboknya telah roboh menutupi atapnya artinya bangunan itu sudah runtuh dan 
temboknya telah roboh ke lantainya. Maka orang itu berdiri seraya berfikir tentang kejadian yang 
menimpa negeri itu beserta penduduknya, padahal sebelumnya negeri itu dipenuhi oleh 
bangunan-bangunan yang megah. 


la pun berkata : B 

(330 S2 MUI 0D 9433 si 
"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" , perkataan itu ia ucapkan 
setelah menyaksikan kerusakan dan kehancuran perkataan yang sangat parah serta tidak 
mungkin bisa kembali ramai seperti sediakala. 


Maka Allah Ta'ala berfirman : B 

Gis Si Ale dio AI lok 
Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali.", Allah 
berfirman "Aku membangun kembali negeri itu setelah 70 tahun berlalu dari kematiannya, 
penduduknya berkumpul kembali dan Bani Israel telah kembali ke negeri tersebut. , ketika Allah 
membangkitkannya dari kematian. 


Yang pertama kali dihidupkan Allah adalah kedua matanya, sehingga ia dapat melihat ciptaan 
Allah, bagaimana Dia menghidupkan kembali badannya, maka setelah ia hidup sempurna, Allah 
melalui Malaikat Nya bertanya : 


Kalimah : Tn EN: 

"asa yag 3 os Ea JB Cak" 
Artinya : "Berapa lama kamu tinggal disini ?" la menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau 
setengah hari." , yang demikian itu disebabkan kematiannya terjadi pada permulaan siang hari, 
kemudian ALlah Ta'ala membangkitkannya setelah seratus tahun pada akhir siang hari. Ketika ia 
melihat matahari masih bersinar, ia menyangka itu adalah matahari yang sama pada hari 
kematiannya., sehingga ia mengatakan "atau setengah hari". 


Allah berfirman : , : 
dm J ablng Seleb ol 518 ale Ho Ci Jo JG 
"Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya: lihatlah kepada makanan dan 
minumanmu yang belum lagi berubah - 
Ios sd 5kul3 
dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang): , maksudnya bagaimana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5778 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah Ta'ala menghidupkan sedang engkau memperhatikan. 


Kalimat : 


"all Gal dik : J3" 


Artinya: "Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Maksudnya adalah 
sebagai dalil yang menunjukkan adanya hari akhir. 


Kalimat : 


Artinya : Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali", 
artinya Allah mengangkat nya lalu menyusunnya satu persatu dengan yang lainnya. Dalam 
kitabnya al-Mustadrak , al Hakim meriwayatkan dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit , dari ayahnya 
bahwa Rasulullah Muhammad salallahu' alaihiwassalam pernah membaca ayat 


Haw HS 


membacanya dengan huruf "dza" kemudian ia mengatakan "Hadits tersebut berisnad shahih", 
akan tetapi tidak diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. 


Kalimat : 


Wn3j ban 25 


Artinya : "kemudian Kami membalutnya dengan daging." As-suddi dan ulama lainnya 
mengatakan'bahwa tulang belulang keledai orang itu berserakan di sekitarnya , baik di sebelah 
kanan maupun di sebelah kirinya. Kemudian ia memperhatikan tulang-tulang itu yang tampak jelas 
karena putihnya. Selanjutnya Allah Ta'ala mengirimkan angin untuk mengumpulkan kembali tulang 
dari segala tempat. Lalu Allah menyusunnya setiap tulang menjadi seekor keledai yang berdiri 
dengan tulang tanpa daging. Selanjutnya ALlah Ta'ala membungkusnya dengan daging, urat, 
pembuluh darah dan kulit. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh melalui kedua 
lubang hidung kedelai. Dan dengan izin Allah Azza Wajjala keledai itu bersuara. Semua peristiwa 
itu disaksikan oleh Uzair. 


Kalimat : 


Mad sak US de all Jl dal Ju" 


Artinya :" Ia berkata "AKu yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"artinya aku benar- 
benar mengetahui hal itu, aku telah menyaksikannya dengan kedua mataku. Dan aku adalah 
orang yang mengetahui hal itu daripada orang - orang lain se-zamanku. Wallohu A'lam (Rz) 


- Tafsir Ibnu Katsir : 


(diss Ai ale dilo dil dilo Liso ey dil 058 guy dil JB leing5c ale dusl3 yag d3 ale s0 SK gl 
dl bil Atut pd sling elolab adl sll ale Bilo Latul Jo JB a91 yAK al lagu Cai JE t :S JB 
IS ole dil ul alel JB cai lal lom ga Ai bd tdi AS alkadl ol silg su Ul dlasulg Jolas 
| ani s8 sai (259)) 
Jis cal, Ja : Js8 833 93 383 (| slloll dil obi Ul | 5 9d palaal ala SI ol si dl) adl lgi aa 
(leingoc ale Goals yag d3 ale 20 SIS gl): Jai ale Ibac ago SU, W adl ul ab SI 
us Jail yul 5 Umbi ul Ao US Sl9) Ly alac yg ala yul al S9) S sd yo Jlall Isa wd Isalisi 
as JB ul lb yul oa ale yo LES Ly oli uc Ill yul. 

Somllg 09489 Umwoll9 yuls ugl US aib yul uni aus og dwi Mob uc 5 sal olgg 

osesuoll 9d Jodll Ig dx 0 us Uloulug . 


OS aga Y yoo 3 Gbu up M0n0 JB» Lil 0g Log 9D ? 00 Ly Muc y3 Ul 09 Gio 44 UN9 Jlbg 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5779 ) 


Dball ade ASI paul Ag : JB dil Ario ey Ldg . 

J3 aloe ac yal «ola Jal up Sab Sola! Sa50 44 ylouks Crow ? JB yul las ! gila yul cal JBS 
» uaSalso JB9 . Lgg 03 Ji 3 5 dasal dies p3 ale Gila all dalol SI gl : Jas aledl Jal yo Ya) Karam 
1688 00). Jill s4 yo Jo H0 


Popig Ol owl yo Ia al JUL « JS sdg All dis 3 dim asal op s9 Ll dil aslg 4e S9 
UAS A irisilg « pall beb 38 ola bada Al ato Asal lalin S5JI US9 Gasa Al al Bag «dis 
ea en Aa 

ussayl au yacg jisud putu Kutu lo ago d33 58 Yg Jus A5 log oil yul Ja cldguw AunJ9 

AS udi Ulil 9 dal yg bL0l 


SI (dal sdg). Lil Jid9 Ld modis) Kn 3 aga laale 0 ato! Lay Leil pagi : all lolg : 
Lag slas Sai Ol 0g ! peda yo ani ld wal. 

3 Gl bd ol Jl loud | Siio 4893 « kilo,c ade lgi yang Lgdgiw Aloslu : SI (leisoc ale): d939 
sgadl ya dasug leah, iadug ld id yo SI, lol Jlsg ( Lgigo s0 AJI 0d guy wul ) : Jl89 doulssll 2 lagi 
Tia Gi A0 AU Ball W 003 : JB (dis ai Ale dilo Jl lok) : Jl Ul JB. ale cu5 b wi 
Jl bal sy Jal « US digo ay Jaa 50 AJI disy lali . kal Jul om gia Usa J9 dgiSlu JoSi9 digo yo 
Aap ella! dlowalga «SI d AVI JB gas Jitisul Lal S Air uda HS A3 AU Rio all logo shi Uu A3 
wol Si loe oli Sl all ai ai Jl Jal Klo ul dg : LB (a92 y2s0 gl logo cl) JB Sl) 
(Wins J ola yng Jloleb dll AB ale dilo id bh JB au LAM gl) : JB asal JS Uwais leil bs AL 
Na San aa an sa naa pe oi naa ana JS ul: Tes 


BA Ae aa aan ba AAN) sid? Aan 
cb 0g 215 La Ta UG AS ul og Jaclowl UG pagi yul Lx BIL Lyra yo Sdiuo H9 SSI S9) 389 
Pa ea ra et ulu 


(lo bd gw Ai) Sdlao JB Lusi 1 SI (doi): S3 . 
bsa il Cd Lalu yo Rabi sdg lal bud I)luug Lucu dg» 0, los alas LB si : Pa 
pl X alas yo los Lolos ol wis d01590 99 alas JS LS) Ai « dlaall dll yo gx590 JS up lgirong 
Jl job AS « S3 land Sio 93 Riid Elo AVI Casug « lala9 B9 cg luocg load AJI loluS Ai Luke 

SI (438 sini JS ole all « ul alel JB) AS Ika J ya lo 3 as al yo Su AS lsg Jaa Sc: 
Jb doll de" del JB" yonSl 39 « dlu sulos Jal Jel bla blue dal) 389 Igo Je Ul. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/943725725650236/ 
www.fb.com/notes/944670405555768 


4147. SAHABAT NABI SAW YANG MENDAPAT GELAR 
SAYYIDU SYUHADA 
PERTANYAAN : 


» Hasan Efendi 
Assalamu'alaikum. Kenapa paman nabi Muhammad saw, Hamzah bin Abdul Mutholib rodhiyallohu 
'anhuma dijuluki sayyidussuhada ? 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5780 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam. Karena Rasulullah sendirilah yang memberikan lagob tersebut 


cp Bams lagt Aga "JB" plang Ale Gi Glass ee Al dat 1 Jae 00 Jasad 3 KS S3) 
alel all 9. bp Eganas Kw CyalI9 " lal uc 


2 Mas Hamzah 

Idem dengan kang muhib, Itu adalah julukan yang diberikan oleh rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam. Wallohu A'lam 

- Kitab Fathul Bary 


58: (Ji 00 up Se alba Kes las) IS Md o aalg " LL Ji d0» " Ib33 - Sewillg " 
ah bag Baal S8 Cari yd Luas €93 20 Anal yul lol yo Gusb RUDI Ly Tilu ye 
ar Ne 


Baca juga dokument 4148. PEMBUNUH SAYIDINA HAMZAH BIN ABDUL MUTHOLIB R.A 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/946303838725758/ 


4148. INILAH PEMAKAN HATI SAYIDINA HAMZAH BIN 
ABDUL MUTHOLIB 
PERTANYAAN : 


2? Masruroh Fatkholla 
Assalamu'alaikum. Siapakah nama wanita yang memakan hati sayyidina Hamzah pada perang 
uhud ? Jazaakumullah khairon yai atas jawabannya 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Dia adalah Hindun binti utbah. Ibnu Atsir berkata dalam kitab “Usud al 
Ghabah”, Dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Guraisy, sampai pada 
suatu saat dia tergelincir sehingga ia terjatuh kebelakang dan tersingkaplah baju besinya, dan 
pada saat itu ia langsung ditombak dan dirobek perutnya . lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun 
kemudian dikunyahnya hati Hamzah tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya. 


Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, Dia sangat 
marah dan Allah menurunkan firmannya ,” Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah 
dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu 
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (As: an Nahl 126) 
Diriwayatkan oleh Ibnu Ishag di dalam kitab,” Sirah Ibnu Ishag” dari Abdurahman bin Auf bahwa 
Ummayyah bin Khalaf berkata kepadanya, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya 
dihias dengan bulu bulu itu?", aku menjawab “Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib”. Lalu 
Umayyah dberkata Dialah yang membuat kekalahan kepada kami”. Wallohu A'lam 
http://id.wikipedia.org/wiki/Hamzah bin Abdul-Muththalib 


- Usdul ghobah Ibni atsir : 


Kat Ui dbis Isl9 Ji ul JS US uoll 0 JB USG « Jai yo Inoill Call 297 Lp Ji8 « IS aga « 
dad « dilis al CulSg « gbull daboio pl Lb all dd : 205 J JB « Knel JI elu ? agio. 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5781 ) 


Bie Jie Sl el 9d laiud 4 B50D Gd Anal SI 1 Ji JBS £ akta Siogy Jis 505 US : Jul ul JB 

alih Ay by « alan uh sa ols0 « sita ng AB) 3 « diy uc Ball Ka, og ale lain gi3. 

2S US all R0 US Ol UB «Ud JJ sole yul up lis NI oroluol HI R0219 « UsS sal Y Jing 
MD Dug « agigku UasHu9 agildl9 wobuall Gil yoy kill 209 Xd : GAS poll slui Js5g « da 

akag de AU Kan Sail J3 « giloglh laga ld GS obi cule58 « 0S Ls 34 ic dll US) da5 Uu :" 
0 lemoi  leibu Jan gl" 

Usb." Not JB3 « Sele tong sial glag ale ol.o pall agan lab 

“127- 1264 Jadl. 


Pu Ii 3 ala U Jia 389 4 8505 IE alug ale AU ala AU Jaka) S3 : JB d525D gol S9)9 
Cal yu Ya aj Yang KS sala ac SI all do) : Jb3 dio du). 


- Isti'ab Ibni abdil Barr : 


sole Ul Ye wd ey Alus NI ag Snokuoll Hits sal ago JSI Jio : SS sal JB 4 Ji 3 uSg 

JI Alis 1S 388 « yi yul R0 Sing US Un JJ 

Sail ory lego clull ic Lu Sid Clas Sal ag US lo : tabis yg « lb uc Lg y S J8 
da5 ulu US NB Wing « (Sial yo US obl u 38 Albus NI USAI Uebitug « agigku LAU « Uaolwoll 
Isi Ad leilos Jas Il" Aug J3 ale WI loo yul J8 «Wib Hi «0S Job Ulang « BS Un,3 
UI 


Baca juga dokument terkait 4147. SAHABAT NABI SAW YANG MENDAPAT GELAR SAYYIDU 
SYUHADA 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/947212548634887/ 
www.fb.com/notes/948831995139609 


4178. RO'IL ADALAH NAMA LAIN DARI ZULAIKHO 
PERTANYAAN : 


2 Syams 
Assalamu'alaikum. Sebenarnya istri nabi Yusuf itu siapa ya? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Berikut keterangan dalam Tafsir Gurthuby : 


(enyan all ali pig) Mie Bas sol Jb sasa dal) AJ alus desai alba adl tol Ulas sn san 
Mi Senada ad alas sel Ac lan Hua les JS diel, yalol d9 Salall a53: uilol Cab ki 
dB 1) AS 90 98 Gl) la Leilg «uugy Lang yis al JB elsa Lgil a03 09 «duga salah eling: 

yo Cal sal) lgou33 «Sale dell Iuall Jas SI dl Sonllg sdmasolb Ius Iglall Jas SI di soal 

Jelas sgusill 0,539 M9 yS mati lo XS d9 #So ,gloll 0,53 #la59 5 J9 coric Lilo xis dls. 


Dikatakan bahwa Nabi yusuf menikah dengan RO'IL dan tidak menikah dengan ZALIKHO 
sebagaimana penuturan Al mawawrdi. Keterangan tersebut bertentangan dengan penjelasan 
sebelumnya,yaitu keterangan dari wahb dan tsa'labi. Dalam kitab tafsir lainnya,di terangkan bahwa 
RO'IL adalah nama lain dari ZALIKHO. Dalam kitab kitab arab dinamakan Zalikho,sedangkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5782 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang yahudi menamainya Ro!il. Jadi kalau Nabi Yusuf diterangkan menikah dengan RO'IL maka 
sama saja menikah dengan ZALIKHO. 


- Kitab Tafsir At Tahrir Wat Tanwir (13/245) : 
dasi) dag! ldlowg 51 089 ADUI muSg9 SI JI arit (Wa) wo LS 99 Kawi GL 019 


- Kitab Tafsir Al Baghowy (4/225) : 
al: Jidg Jae) : Lgowulg (Wil 09 20 yo ol yul SAI JB, ) 


- Kitab Tafsir Al Kabir (88) : 
dacl, J3 « ba BL JI lb asal : 1969 


- Kitab Tafsir Ibnu Katsir (4/378) : 
Bal lgowl P0 4g J9. Jile, w Jasl, Ol ol awlg 


2 Muhib Salaf Soleh 

Wa'alaikum salam. Diriwayatkan bahwasanya ketika zulaikho telah beriman dan nabi yusuf pun 
menikahinya,dia (zulaikho) menjadi seorang ahli ibadah yang cintanya hanya kepada allah dan 
suatu ketika nabi yusuf memintanya untuk berhubungan maka ia tunda sampai siang dan bila 
mana nabi yusuf memintanya kembali dia tunda lagi hingga malam,lalu zulaikho berkata : dulu aku 
sangat mencintai mu sebelum aku mengenal allah tapi setelah aku mengenalnya sungguh cintaku 
sangat besar pada-Nya. Lalu nabi yusuf pun menjawab : "wahai zulaikho sesungguhnya allah 
mewahyukan padaku dan mentakdirkan bahwa akan keluar dari rahimmu 2 (dua) anak yang 
keduanya akan menjadi nabi". Wallohu a'lam 


YYI 0 £ um age eks! 
JS les AI dl carbhtilg Bola) Culsug dis S9 isl Adul Gale up les R9 539 tol lal Wal Ul S3, 


J8 dll CS lil Gaaga La iCAB9 olga dl 4 Cagas Jul tilas 18 Jall ll Asal Lalai Al, adl ldgc3p 
da use 0583 Ja Jl Ul WI JB is YA ayal lag Olguul da Kira cal la M0 JI lol @Lel ul 
dc lb3 al tb suleng elly I yol cadlas Al LS ISI lo UAS ai loglels9 cal dlio 50 Ol wi uslg 
Tel al 9 Aal Ci d3 Ii dl, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/948687321820743/ 
www.fb.com/notes/952819631407512 


4190. ANTARA KA'BAH DAN NABI SULAIMAN ALAIHIS 
SALAAM 

PERTANYAAN : 

? Amiruzzaman Azzamani 

Numpang nanya..... Assalamualaikum w.b.r. k. Tanya pada saat nabi sulaiman berjalan menaiki 
permadani bersama rombongannya, Nabi Sulaiman melewati kota Mekkah dan nabi sulaiman 
tidak mampir ke ka'bah. Pertanyaan: 


1. Sejak kapan ka'bah itu ada? 
2. Keterangan seperti di atas ada dimana? Mohon disertakan dengn ibarohnya.. 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5783 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh. 

Jawaban nomor 1. ka'bah itu ada sejak sebelum adanya manusia, lihat kitab tafsir al gurtuby 
(4/130) : 


J9 3 4 198glu lg UAN 93 Ly siy ANA lai dl yel : - die Al 13) - lb yul ya JB 
plall Gulo pdl al Oeliy Aiiuul Ai « 0xgy las Ai «4 Ilbg sx bo dio mol Uli al Gl JB Id. 


Sahabat Ali bin abu talib rodhiyallohu anhu berkata :" Allah ta'ala memerintahkan kepada malaikat 
utk membangun baitulloh di bumi dan memerintahkan malaikat untuk bertowaf dengannya, hal ini 
adanya sebelum penciptaan nabi adam, kemudian nabi adam membangunnya lagi dan towaf 
dengannya, kemudian para nabi, kemudian nabi ibrahim alaihis salam menyempurnakan 
bangunannya. " 


2 Muhib Salaf Soleh 
Jawaban nomor 2 : 


Gongiig Y 2D3 039123 Ulas Sab3y Y KiSlus IolE3I Jail kal Lalai WB Jalil sl3 Se Issl ISI sis 


Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, 
masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, 
sedangkan mereka tidak menyadari:Surah An-Naml (27:18) 

Jadi ketika nabi sulaiman sampai ke mekah beliau melihat di sekitar ka'bah banyak berhala 
berhala , kemudian beliau hanya melewatinya dan tidak singgah untuk solat di ka'bah, maka 
menangislah ka'bah karena sedih mengapa nabi sulaiman tidak singgah padanya, kemudian allah 
mewahyukan pada ka'bah, mengapa engkau menangis ? ka'bah menjawab : Ya allah telah lewat 
padaku seorang nabi akan tetapi ia tidak singgah dulu padaku. Maka allah pun menjawab : jangan 
lah engkau menangis kelak akan kupenuhi engkau dengan orang-orang yg bersujud padaku dan 
akan kujadikan nabi terakhir nabi yg paling aku cintai diutus di sekitarmu. Wallohu a'lam bis 
showab (NN) 


| TA TE Tu ai 
ala) Jam CS) ISI Glass JS JB JUNI CS Ye gan Jail aah Ae Aya si (Jail ha de ISI Sa) das je JA 
J4 USAI Talas NI Ya Bie yaR JS gam pal ) gal! 9 appa) pailii Up Jala Tell SSI MB CAakin 9 doa 
cie Alah (yasll Anya yA eye Ja Aa Cage nd AN Cas yaa Al gal Ugilaa SSS 3 Ula VI Casa! Cas 989 G3 JUAN 
Caalas JB plang dale AN IC) gang Kipas: 

as Lali |) engall Iga cal AS JI 3 Lag dasi Uyad Gangbang cha Lah Gal angda lajII AI A0 ai Ba Jd oi 
Sal 54 2 jala Lali Golaalus » jala « 

csaie | gltag ag | plang ala cale Loe lala al Uya pagi data Slilanil Uya Cai Ia SI Kay LG JB slSy La dal) Al aja 

Sl 93 Uya Aga Ani Al Y 

AI Abas aml Oa yA Lai Elia Coral y elayan UI EL Jjil g laman La gn 9 Elglal Ya gas (ALA celai Y dal) AINI (on jie 
Waldy GA) AAL Gaia Sal) Gaia S3 cd yani LA Ela) ga ja Lagi pole Kail eeeii gann GALS ya ID lac Eli Jual, 
ale Ali Sial ya ay paul Gal 33 ya Slalu enda ai Ulas ali YI 9 SENI oa ebi, elemtas (AI Aelaall $ 
JAN YI nS JIE NAS Jail! gal 3, 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/938078059548336/ 
www.fb.com/notes/954335437922598 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5784 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4266. PERBEDAAN ULAMA' TENTANG NASABNYA NABI 
KHIDHIR 
PERTANYAAN : 


2 Ikhlas 
Salam, minta nasab nya nabi khidir as yang sampai ke nabi adam as? penting buat saya, makasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa alaikum salaam. Para ulama' berbeda pendapat mengenai nasabnya Nabi khidir, alhafidz ibnu 
asakir berkata bahwa Khidir adalah putranya Nabi Adam alaihis salaam. Menurut guru-gurunya 
syeh abu hatim as sijistani diantaranya adalah abu ubaidah bahwa khidhir adalah putranya gobil 
bin Adam alaihis sallam. Ibnu gutaibah dalam kitab al ma'arif menuturkan dari wahb bin munabbih 
bahwa nama khidir adalah balya atau iliya bin malkan bin faligh bin 'aabir bin syalikh bin 
arfakhsyadz bin sam bin Nuh alaihis salaam. 


Ismail bin abi uwais berkata bahwa telah sampai kepada beliau nama khidir adalah al ma'mar bin 
malik bin abdulloh bin nashr bin al azad. Dan yang lainnya berkata bahwa namanya adalah 
khodrun bin 'amyayil bin al yafis bin al'ish bin ishag bin Ibrahim al kholil alaihis salaam. Ada yang 
berkata bahwa nama khidhir adalah armiya' bin chalgiya. Wallohu a'lam bis showab (NN) 

- kitab al bidyah wan nihayah imam ibnu katsir (2/243-244) : 


dil elu ul lal HI la SSlu Jlgil ade GX dl diles9 « digaig «dig «Amal 93 1 ASII yd Cilisl 39 
. V339 Ugoyg . 
Ls la ya Gal G0 S9) Fi » dulu « Aku Ale 4 pol yg MAIN dil ! Jlip "Sl gl KO JB 
luas xi Jelio las 4 ala up sia) Las 4 oil ll ge Gg yulia 4 yudi Mal AN Lp Sa | 
gliin Ig - Jlaall SG Las Abal 93 Al Gasig « Alan pal yah HASII : JU yulis al yg « Jual ye 
PN an 
ale sal Ol dbs jl S3 “Jean Un or us KAS doll ge. ASI Dae pala Jai Ji 
Fino asas Lila ol oli 5S ISlib3sl9: mual aja Jalla ay sea Abal suasa Al 
29 sol cdi ll Islasd lolB « ngan oles « JBglal 4 JS lb pal Aye Ko 4d pgiby lg « diniull 93 
MIDI 4 aga 4 Asing leader « yasil Lea ya KAYA UI « suogl Cu Opi diy Ld Ul 
B Cb db 0d gagal! el adl sumual Igola3 « yamll Usus so ya ls as ul ! JB - elb ole 
Jl dd lis lo all any sad « ag lo dl sal. d9 alas SAI 3d LAS US tb « adas dun Ji 
BW oke was uh 2 kalu Ik an opon ae Una "Bul 
lis Loud 0 ASI awal : va sal os Jaslowl JB3 . Dll Aula R9 Ly al ey SL y Ul y ale 
“up sial us Julinc Ug UIKAS Id 20 u£ J9 AI 3 mi ya Ul Uc 04 Elo v3 020 - alel Wlls 
NA ea an An TT 


2 Abdullah Afif 
Dalam kitab Taarikh Dimasyga, lil hafizh Ibn Asakir juz 16 halaman 399 : 


Uta Yen goal 0 JB 3 ULSI0 03 baal ? Jllirg «lab mASII Awal 1 Ati 7 d9 US S3 
ole TB ui USIo 3 HASIL 9d! Jas 4 yua yo Gil: Jay « Lilo 3 oo : J9 « Asi ui aw 
Oa 2 | CI ul al MI ya SL yu la. 

CI ud al SAI lay ale» IG 01 USIp up bh ma al: Aai3 cal J9 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5785 ) 


Nabi Khadhir Namanya Balya bin Malkan bin Falagh bin Abir bin Syalakh bin Arfakhsyad bin Sam 
bin Nuh. Dalam kitab Tahgigul Magom, Hasyiyah Kifayatul Awam, karya syeikh Ibrahim al Bajuri 
halaman 211-212 : Nabi Nuh “alaihissalaam bin Laamak bin Mattuusyalkha (ada yang mengatakan 
beliau adalah Nabi Idris 'alaihissalaam) bin Khanuukh bin Yardaih bin Mahlaayiil bin Gainan bin 
Yaanasy bin Nabi Syits 'alaihissalaam bin Nabi Adam 'alaihissalaam. 


Tambahan : Nabi Khadhir adalah IBN KHOOLAH (sepupu) Dzul @arnain. Berikut kisah 'perburuan' 
MAA'UL HAYAT yang dilakukan oleh Dzul Garnain dimana beliau mengajak Nabi Khadhir yang 
merupakan menterinya sekaligus sepupunya. Beliau melakukan atas petunjuk Malaikat yang 
bernama Riyafil yang merupakan kawannya. Beliau tidak mengutarakan tujuan kepergiannya 
kepada Nabi Khadhir. Namun yang berhasil menemukan MAA'UL HAYAAT malahan Nabi 
Khadhir. Dzul Garnain mencari tempat terbitnya matahari hingga sampai ujung yang gelap selama 
12 tahun. Beliau berjalan bersama Nabi Khadhir. Pada saat itu Nabi Khadhir melihat mata air di 
sebuah jurang dimana disitu ada air yang lebih putih dari salju, lebih manis dari madu. Beliaupun 
meminum, wudhu dan mandi dari mata air tsb........ dst 


bu « JS oi ul Lio Ayi Lang lal Uap La Ul ge - Dad le - Aas ata 
log goal ISL Ig 08 Selo 3 isl SS gosesl Jay U al Ss be | Tawes 
kekaui la Y salad Aging dl si 38 50 4 0 clglawl 9 Lisuc Nic yA) 69 ASialc 
vagail ella! ylhuw tUsIgi yo aging eliul yuks N Ag2g ALI aging elu lai Sgiwy N BSLJI aging 
a3 Las dl bi 5JB sesi JB Selh Umi 3 HJ) JS setidus H3 Ilisus lo Lay segala Sl Uu, 
an 
ol obi yA 03 XS ai billay Ad Falls Al jl law gd Cari lal 46 N JS Saell slh Joy yglei 
lil HS Jl Al Jli3 19d dg» SSI 039 clgic pellug elalellg elaSall Ga sill 5 2029 dallll 48 cysll cl 
dalls wd 9 div sc wati dalil ole &ls ul dl yumidl Rao ly Ul 59 ylu9 muosdl 3 Sic 
amal 9d sasis sal valg O53 US9 puas Anog dalkll gus 99 Sllud Ja Jio 295 “Jar Cl 
lgig Ui Agil Jul yo sdslg Al yo Lok al slo 1518 319 59 ul sasll 2999 dpl ule 
amil 95 ln yalg sewa S3 ale eh GaSlg s- J9 30 des all Ki Lalng ci yang Jl 
Joyg sa y2515 08 Ng yudi 2 Ay Uu 205 all ld ola wis Aldo lgu casual Kw ll 95 Jalu, 
ly RE do R3 Ai. 


Sumber : Kitab Al Majaalis Al Wa'zhiyyah fii yarhi ahaadits Khairil Bariyyah, Syarh Shahih Bukhari, 
karya Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Umar Assafiri Asysyaafi'i (wafat 956 H). Wallaahu A'lam 


2 Moh Ilhamudin 
Silsilah nabi Khidhr : 
1.) Nabi Khidlir (Barron ) 
Malkan 


2) 
3.) 
4.) Arfahsyadz 
5.) Sam 
6.) N. Nuh AS ( Abd.Ghoffar / Yasykur) 
71.) Lamak 
8.) Matusyalkho 
9.) Khunukh (N.Idris AS) 
10.) Yarid11.) Mahla'il 
12.) @oinan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5786 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


13.) Anusy 
14.) Nabi Syits AS 
15.) Nabi Adam AS 


d40c9 suga Luas (1/ 401) 

oi alay) SERI oi JB gi OB G Op WAl3 selalall Lalat Sie BI Ja all 38 Hi ses) 
“33 Iu Sis € Okul S4 (8819 Kaul 38 Gabll J3 « Kali 

up us Cai Id All le Ssi asal Jal 0 989 S)AI Klo 9 JoNdodlac deni pall AUlC Lai 9 
Soal Ale all gl al 0g Ca yag 3 UAS La Jdle0 Up HIU Us Ya Dg « E9iS Uy Rkigio 


http://islemmonamour.blogspot.in/2014/12/blog-post 35.html 
2 Ghufron Bkl 


OI ati le Selall Hal dal 
Dll Jdlg « dd gal ic dl Gio elig « bogbl om 99550 95 Ul dc clolell »9g021 19) dua SJI 
vb 909 diy mill RuS gal 39 099599 Ulg59 Ulang dis SSAI9 9 Elois A9 A3, 98 agillS5g « & sol! 9 
Jia Ul 00 oglg «mam ul yo JSI II. 

At laslg : JB» slis 9d ag2 Folollg . cedlallg elalall salon dc s5 3d Dll u 9500 gl dual JB 
Sowtill Bg . Nu y0 9S 9 Igalisl9 . yui 38 : 950 gul9 muioll Sudi JB eriasall Asy 0) IL 
AS Nol yo dl UWlg «9 wuldlg «wi das 1 Jla3I HS Dpt MI So ygloll 459 M9 HD : yg wiS9 
Jln bag: 


US Gilad Log : Jgis iga JB yo Risl9 : JBS Hg glow 9d Jd LAS $d sll Blisl : S) jlall JB 
sa yo del J3 us € ul (519 12 Jdsy9 | sw90 yo alel ulg , ull sagl gw ul de J3 Sol . 
alir mall ob gl mall el 98 gi adl Ulangi 0S Ul 59 Bb ugoSYI Ulalg . 

SSI luas 00 am 1 oles ye uga « JlSNI Ru» IC a00 wi KASI ! sutoll sulaill JB 
mal ul ad Jlgil BB salad 39 4 Ulil Ba v5 Ulos SI 63 NI Wgm Y Ul: J9 1 JB. yel 
oa pl Jalan 0x5 pl abug Ale Al soko JSI mid ul y03 yo VE. 


mall atu (0 Na ea an en aa aan as 
Ot USlo 01 la) ma Al : Guio 04 Kadg JB: Sola! 99 du Ul JB. (WS) : J9 «AI yul 
Snlall 10 0gal ULS3 5 IJB (TI 11 Ala og MSI Ya lis oa le uu JB 

459 d955Jl9 4 lu33 Wa « elsy d9)3 ale yula WI : U9SNI Jia « masi ud 98 IgalisI 9 

US Ld sal ye SU 3 xD A3, JSI Ulguallg Ag lo mASI ol Isl Say: dg. nana 
el na Aa yo Sigi 5D 158 893 dc pulo MY KASI Knaw lal ": JB aaug le AU al yul " 
del Wa leg slow dl Hudgi 59 Ulas Cubuug 


Jual Isdg ll DOB dua sLAJI 9Suu R0 SI S9 Lai 9S gl SLAJI huS R0 ES Ri (masi da3 
gal WnS9 US up del du ab olisog 3, gxato WI d,S| dum sb kdasy AU y9Suwg sll isu lh dog 


uas UN MAL Udlg HN le Wlo Wilg AipiS9 Al plg Aowul 0 yo : v0 uas JB wb 
Salad 40 2911 « 059 Zgi Jai yo 989 Jos lo ASI ah Isl « US V1 J9 Ubi U sASU yS)NI Wes 
U Roizsy Ill elo yo Usil dobidll agy adl 95 dil ale L9gonllg daols anoun dg ASI Ja 9d isu J3 

Uc ygdshg elo Lolos. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/955074671182008/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965819333440875 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5787 ) 


4278. TENTANG NABI ISA, NABI ILYAS DAN NABI 
KHIDHIR ALAIHIMUS SALAAM 
PERTANYAAN : 


2 Ikhlas 
Salam.. Nabi 'isya penguasa langit..Nabi ilyas penguasa daratan dan Nabi khidir penguasa 
lautan..bener ga? 


JAWABAN : 


2 Af-idahtus Sholihah 

Wa'alaykumussalaam...wr.wb. Tersebut dalam Musnad Abu Usamah : “Nabi Khidhir di samudra 
dan Nabi Ilyas di daratan, mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Dzul 
Garnain.” (Lihat Syawahid al-Hag hlm. 200 tentang 4 hadits yang dibawakan Ibnul Jauzi). 
Al-Hafizh al-Munawi mengatakan bahwa hadits tentang ini dha'if, akan tetapi menjadi kuat (hasan) 
karena banyaknya riwayat dengan lafazh yang berbeda-beda termasuk dalam al-Mustadrak. Dan 
kesimpulannya hadits-hadits di atas adalah hasan atau shahih bukan lagi dha'if. (Faidh al-@adir 
juz 3 hlm. 618-619.) 

www.piss-ktb.com/2012/03/f0004-bukti-bahwa-nabi-khidir-as-masih.html 


? Mas Hamzah 

Di riwayatkan dari hasan al bisri bahwa nabi ilyas di wakilkan menguasai daratan dan nabi khidir 
diwakilkan menguasai lautan dan keduanya diberi umur panjang di dunia sampai tiupan pertama, 
dan keduanya bertemu saat musim haji setuap tahunnya. Dari anas berkata, Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam bersabda " Nabi Khidhir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan, mereka 
bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Dzul Garnain ....". Ibnu syahin meriwayatkan 
dengan sanad yg lemah sampai ke khoshif berkata :" ada empat Nabi yg masih hidup, dua di 
langit yaitu Nabi Isa dan Nabi idris, dan dua di bumi yaitu Nabi khidir dan Nabi ilyas,adapun Nabi 
khidir sesungguhnya beliau di lautan dan Nabi Ilyas di daratan. "riwayat yg serupa dari makkhul 
dari ka'b. Wallohu a'lam. 

- kitab al ishobah (1/297) : 


adl kuali 9d all Ulocl 39 pg5alk HASII JS99 HEbaL Gala! IS9 JB 5 mau small ye 59.49 
Sil9 ep pes Sa Lir duo 199 olah yul u4 Lolll JBrale JS muugo 3 Ulenisy lagilg d9 dawai 


sad 9d mall ol "Gmlug Ale Gil duo AI Joy JB JB Lil yC UbI WAS Alya 4 SA20 Klas 
ulang Renlog aga ng va ow riil 33 Ou SAI an Jl Sic Al JS Ulaotsy sal 4 Rul 


US9 sio Ubl9 an Jl cg 23." JB adl LagaiSI Wa ouii KSO 303 YO ULXiug ale JS ULoisug. 
Obiilo way suc slowdl My Lal 'elal elu yo du)l "JB o3 Ol SRS dian KAL ya S99 


all 59 Ul usa bolg Ul UB LAS led yuWlg KASI LS) W3 
- kitab al bidayah wan nihayah (2/274) : 


was sebel sa As 3 db el ea as ust seed 
Wu 9. 


2 Bilhubbi Anabik Brandalle Ronggolawe 
Tambahan: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5788 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gaul sol Llui 2050 4 I020 lb al blul (DD 3 pl gal Ulu: Sluc y sll gl Bel JB9 
wu 350c blul suldbsa Lula 0Dlol 53 up Soal Ly S020 Las day 33 ym Goal ya S020 Ur HS yall 
sal all leg 0 VI doel X9 :JG aywles cal uS sela yo KS ul us B0 ya Lio ole 
(SAH US Ulung Ml yul) logio asl9 JS Hb49 cawgoll 99 ale JS yuWllg KASI il » JB 
ve 0S bd sks lo call NI sll Soma NI slis lo UI NI SI Gowa VW oles Lo WI aw "0S 
CG (ana US TI HS UU Yo lc cal J9 ML 293 X9 Jos Y Al clis lo “Ul yo3 dasi 
Je 739 ll salak g sabu y09 1JE dmaslg 1JB 3 mdlg SJ Holly al aiol «al0 
wu wadll yusa Laic Full Id 4S 4 Cody ad Dual Cu yo LS Luas SSI 98 sub3 ll 
usul “Sos up doa gl Kala 49 JB Id R03 desah Soul HIS Ly Son0 Mic S9) 389 3d 5 

CSS 9D Solid 4 Kw gal JB9 b9ib0 u£ Wor59 Jogao “absall ,205 al Kslsll JB . 9 ol 
B5 omah ola, 


2 Ghufron Bkl 


dsJl Wbsl 383. sgodl ASI Kg « slalu yudi IS : Je al Small al 0£ S9) lo lgiog 
ale IS HB JS pwg0 3x uleoisu lagilg « JIN doa adl lux 3. 

ui Je USS : JB SNI Mus 3 Ulait iis : JB « all mall 3 Gtul 4 B53SI lo Lgiog 
GE» Sgliball usg wlgo KAI Lg IIS UE « Jaga Dl VE LI wa Mo MS LC yudi Aiell 
dl 9d Jasa Ul ISI ya) XI (Sol9 9 paul Ll Lay : JG 4 Yliuusng « yudioll Ly 49 Lulo UB Ja, 
ve disi8 . ale cold ai sad pull il 93 93 233 « vaodll yo Uks Ulu (56 , claon il Sal all 
Li : JBS omi o Jail coc bad de pu aa $ ll Jos, Sl yo : Cal3 «pl MIE» «UD 
ala sex, ol ul das, cal Ul : d bul « HL ul alis Je Luis dadi Ba) ui sal pall 
beuls ben b wo be wb: JB « olgca 4 ulon ad less , Su pdl cas al lo gus Ud 
ella Jd sd : JBS wi yo ll : Calid «sal WS lo gus H3 Uli 


2 Erlangga As Sumatrani 
Nambahkan ibaroh : 


Saga obi 98 2903 ma doll ag Sl LIL pdl Lagale yubllg KASI Ul dai G9 El JB 
asah aw ic « ll gs date ia aa Ka as la Ju yo 
vas JS Gl rias ale JS 499 ywlllg ASI siih logic UU y.5) uubc upil yo Silbinu 2e2log 
God Wleliselo AI pay WNI ASI Goad AU elialo AI may 2 UAS 2 XD yC UB ig Ula 
oxd JB 303 WILNI 593N9 Jas4 WilsLiulo WI aw WI 309 Gosi yo US b adllsls lo Al as WNI all 


King duodlo Ulakwllg wlasdlg 3 omlla Ho5J9 Goell 0 ol uw0g LN uu L43 OLI 


(Al Ala'i telah berkata dalam tafsirnya sesungguhnya Khidir dan Ilyas masih hidup sampai hari 
kiamat maka Nabi Khidir berkeliling laut seraya memberi petunjuk kepada orang yang tersesat di 
laut dan Nabi Ilyas berkeliling di gunung seraya memberi petunjuk kepada orang yang tersesat di 
gunung inilah rutinitas mereka disiang hari adapun dimalam hari mereka berada di benteng tempat 
Ya'juj dan ma'juj dikurung seraya menjaganya. dari Ibnu Abbas rhuma Nabi Khidir dan Ilyas 
berjumpa di Mina setiap tahun dan mereka saling mencukur rambut kepala dan mereka berpisah 
dengan kalimat ini : 


Ula siska pay Il YI gaall 3 M1 AI lis Lo di wa Al NI II gag Y dl lis lo AU ay 
dil NI 333 N9 Jos X All el Lo dll as All 303 doi 


Maka barang siapa Yang mengucapkannya diwaktu pagi dan petang Maka ia akan aman dari 
tenggelam dilaut kebakaran ,pencurian,gangguan syetan, penguasa,ular dan kalajengking. 
Wallohu a'lam bis showab (NN) 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5789 ) 


(Dinukil dari kitab Al Asrarur Robbaniyyah walfuyudhotur rohmaniyyah alas sholawatid dardariyyah 
Saikh Ahmad As Showi Al Maliki). 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/958407947515347/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/965841553438653 


4329. TARIKH : TRAGEDI PERANG JAMAL 
PERTANYAAN : 


2 Ahmad Nurus Shoba 
Assalamu'alaikum. Ngapunten mau tanya, ingin tahu sejarahnya perang jamal. Suwun. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam. Perang Jamal telah terjadi antara kholifah Ali bin Abi Tholib kw dan 
pengikutnya disatu pihak dengan Ummul Mukminin Aisyah, Tolhah dan Zubair Rodhiallohu Anhum 
serta pengikutnya dipihak lain. Perang ini terjadi pada pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun tiga 
puluh enam Hijriyah. Pertempuran ini berjalan dari siang hari sampai sorenya, dan menelan 
korban sepuluh ribu Muslimin, bahkan dalam riwayat yang lain tiga belas ribu orang. 


Adapun kronologi sampai terjadinya pertempuran tersebut sebagai berikut: 

Setelah Tolhah ra dan Zubair ra membaiat Sayyidina Ali kw sebagai Kholifah, yang berkedudukan 
di Madinah, maka keduanya meminta ijin dari Kholifah untuk melaksanakan ibadah Umroh. 
Kemudian ketika mereka berada di Mekah, keduanya menemui Ummul Mukminin Aisyah ra, yang 
saat itu sedang berada di Mekah setelah selesai melaksanakan ibadah Haji. 

Dalam pertemuan itu mereka bersepakat untuk meminta kepada Sayyidina Ali kw agar secepatnya 
mengambil Gishos terhadap pembunuh pembunuh Kholifah Usman Ibnu Affan ra. 

Selang beberapa hari kemudian, mereka bertiga dan pengikut pengikutnya berangkat menuju kota 
Basrah. 


Kholifah Ali bin Abi Tholib kw begitu mendengar keberangkatan serta tujuan mereka segera 
memutuskan untuk berangkat ke Kufah. Namun sebelumnya, beliau terlebih dahulu mengirin 
sahabat sahabatnya termasuk Sayyidina Hasan putranya dan Ammar bin Yasir, guna menggalang 
kekuatan dan dukungan bagi Kholifah. 

Selanjutnya setelah beberapa hari, beliau baru menyusul menuju Kufah bersama pengikut 
pengikutnya. 

Kedatangan Kholifah Ali kw dan rombongannya di Kufah juga didengar oleh Siti Aisyah ra, Tolhah 
ra dan Zubair ra. 


Selanjutnya kedua belah pihak saling mengirim surat dan utusan untuk mengadakan perundingan 
dan membicarakan langkah apa yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak. Dan akhirnya 
mereka sepakat dan setuju untuk mengadakan Ishlah. 

Untuk itu Kholifah Ali kw menunjuk Sahabat Al Go'gok Attamimi sebagai utusan mewakili Kholifah 
Ali kw, dalam berunding dengan Siti Aisyah ra, Tolhah ra dan Zubair ra. 


Pada awalnya mereka berkata, bahwa mereka datang untuk Ishlah dan untuk meminta agar orang 
orang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Kholifah Usman ra diadili atau dilakukan Gishos 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5790 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terhadap mereka. Sebab mereka ( Siti Aisyah ra cs) berkeyakinan, apabila tidak dilaksanakan 
Gishos, berarti mereka telah meninggalkan Nas yang tertera dalam Al Guran. 


Kemudian Al Go'gok menjawab, bahwa semua yang mereka kehendaki tersebut bisa 
dilaksanakan, apabila suasananya sudah aman dan tenang. Karenanya agar semua kebaikan 
yang mereka kehendaki tercapai dan terlaksana, maka mereka harus membuat suasana menjadi 
baik, yaitu dengan langkah mereka membaiat Imam Ali kw sebagai Kholifah. Tapi apabila usulnya 
tersebut mereka tolak dan justru membesar besarkan masalah tersebut, maka keadaan akan 
semakin keruh dan tidak terkendali yang akibatnya justru menjauhkan apa apa yang mereka 
kehendaki. 


Rupanya jawaban Al Go'gok tersebut membuat Siti Aisyah ra, Tolhah ra dan Zubair ra merasa 
senang dan puas dan mereka setuju untuk dilaksanakan. Kemudian mereka berkata: Kembalilah 
ke Ali dan sampaikan apa yang kamu sarankan. Apabila dia juga menerima saranmu tersebut, 
maka Ishlah ini akan terlaksana. 


Selanjutnya ketika saran Al Go'gok tersebut disampaikan kepada Kholifah Ali kw, beliau setuju 
Demikian hasil pertemuan antara fihak Kholifah Ali kw dengan fihak Siti Aisyah ra dan berita 
perdamaian tersebut disambut gembira oleh penduduk Kufah dan Basrah. Sehingga malamnya 
membuat penduduk kedua kota bisa tidur tenang. 


Namun bagi orang orang yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Kholifah Usman ra, berita 
perdamaian tersebut sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Sebab apabila perdamaian 
sampai terlaksana, maka lambat laun mereka pasti akan dikejar kejar dan diadili. Karenanya 
mereka sekuat tenaga berusaha menggagalkan perdamaian tersebut. 


Berbagai usaha mereka lakukan dalam usaha mereka mengeruhkan keadaan, diantaranya pada 
malam hari disaat kelompok Siti Aisyah ra sedang tidur nyenyak, mereka menyusup ketempat 
kelompok Siti Aisyah ra, bahkan sengaja meninggalkan senjata. Dengan tujuan agar fihak Siti 
Aisyah ra mengira ada musuh yang masuk menyelinap dimalam hari. Bahkan ada yang 
meriwayatkan ada beberapa kemah yang dibakar. 


Hal ini tentu saja membuat fihak Siti Aisyah ra curiga dan marah. Dan itulah yang membuat 
kesalah pahaman antara kedua belah fihak, sehingga keadaan tidak bisa terkendali dan terjadilah 
peperangan. 

Peperangan ini dikenal dengan perang Jamal, karena saat pertempuran, Siti Aisyah ra memimpin 
peperangan dengan mengendarai unta atau Jamal. 


Dalam peperangan ini Kholifah Ali kw berpesan kepada pengikutnya agar jangan sampai melukai 
Siti Aisyah ra dan beliau berkata bahwa Aisyah adalah istri Rosululloh di dunia dan akhirat. 

Namun melihat pertempuran terus berjalan, sedang korban dari keduabelah pihak terus 
berjatuhan, maka Kholifah Ali kw memerintahkan agar unta yang dinaiki Siti Aisyah ra dihantam 
kakinya sampai roboh. 

Ternyata strategi Imam Ali kw ini berhasil, sebab begitu unta yang dinaiki Siti Aisyah ra roboh, 
pengikutnya yang selalu mendampinginya berlarian ketakutan. 


Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kelompok kholifah Ali kw. Terbunuh dalam 
pertempuran ini Sayyidina Tolhah ra, sedang Sayyidina Zubair ra tidak ikut berperang, dia 
meninggalkan rombongannya dikarenakan dia teringat akan sabda Rosulullah SAW yang 


www.islamuna.info 


TARIKH ( 5791 ) 


ditujukan kepadanya, bahwa dia (Zubair) akan berselisih dengan Ali, sedang dia difihak yang 
salah. Karenanya beliau segera meninggalkan medan pertempuran, menuju Wadi Suba' kira kira 
lima mil dari Basrah. 

Namun ternyata beliau diikuti oleh Amer bin Jurmuz dan disaat akan sholat beliau ditikam sampai 
meninggal. 


Setelah membunuh Sayyidina Zubair ra, Ibnu Jurmuz mengambil kudanya serta senjata dan 
cincinnya, kemudian dia memberitahu teman temannya akan kejadian tersebut. 

Disaat kholifah Ali kw mendengar berita tersebut beliau segera berkata: Saksikanlah bahwa aku 
pernah mendengar Rosululloh SAW bersabda: Pembunuh Zubeir di Neraka. (Kanzul Ummal) 


Adapun Siti Aisyah ra yang tertawan saat itu, Kholifah Ali kw memperlakukannya dengan sangat 
hormat dan baik. Kemudian Kholifah Ali kw memerintahkan Muhamad bin Abubakar Assiddig 
( saudara seayah dengan Siti Aisyah ra) untuk menemui dan melihat keadaan Siti Aisyah ra. 
Selanjutnya Kholifah Ali kw memeriksa orang orang yang terbunuh serta memerintahkan agar 
semuanya dimakamkan. Dan setelah dikumpulkan, Kholifah Ali kw mensholati semua orang yang 
terbunuh dalam pertempuran tersebut, baik dari fihaknya maupun dari fihak Siti Aisyah ra. 


Hal ini membuktikan bahwa semuanya adalah Muslimin, dan andaikata orang orang yang 
memerangi Imam Ali kw dianggap keluar dari Islam, sebagaimana golongan Syi'ah menghukum 
mereka, niscaya Kholifah Ali kw tidak mau mensholati mereka. 

Kemudian Kholifah Ali kw menghampiri Siti Aisyah ra seraya berkata : 

Bagaimana keadaanmu Ya Ummah ?. 

Siti Aisyah ra Menjawab: Baik. 

Kemudian Kholifah Ali kw berkata: 

Semoga Alloh Mengampunimu. 

Siti Aisyah ra menjawab: Begitu pula kamu. 

Selanjutnya begitu Kholifah Ali kw memasuki kota Basrah, semua pengikut Siti Aisyah ra dan 
semua penduduk kota Basrah membaiat Kholifah Ali bin Abi Tholib kw. 


Selang berapa hari Kholifah Ali kw mempersiapkan pemberangkatan Siti Aisyah ra ke Mekah. 
Sebab Siti Aisyah ra berkeinginan untuk melaksanakan ibadah Haji. Namun dalam riwayat yang 
lain diceritakan bahwa Siti Aisyah akan kembali ke Madinah. 

Semua orang yang datang bersama Siti Aisyah ra dari Mekah (pengikut Siti Aisyah) jika mau 
kembali ke Mekah dipersilahkan, dan yang akan menetap di Basrah dan Kufah juga 
diperbolehkan. 


Kemudian Kholifah Ali kw memerintahkan Muhahamad bin Abubakar untuk mengawal 
saudaranya, serta memerintahkan empat puluh wanita dari kota Basrah untuk mendampingi Siti 
Aisyah ra dalam perjalanannya menuju Mekah. 

Pada waktu rombongan akan meninggalkan kota Basrah Kholifah Ali kw dan beberapa orang ikut 
melepas mereka. Dan saat itu Ummul Mukminin Aisyah ra berkata: “Wahai anakku janganlah 
diantara kita saling menyalahkan". 


Kemudian Kholifah Ali ra berkata: Sesungguhnya beliau adalah istri Rosululloh didunia dan di 
akhirat. 

Demikian telah kami sampaikan secara ringkas peristiwa Perang Jamal, yang terjadi antara 
Kholifah Ali bin Abi Tholib kw dan pengikutnya disatu fihak dengan Ummul Mukminin Aisyah, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5792 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tolhah dan Zubeir Rodhiallohu Anhum dan pengikutnya. Wallho a'lam 
Sumber : 
Islamuna Islamic Search : PERANG JAMAL 
Al bidayah wan nihayah : 
Joall aga JiS yo UbsI S5 98 Jung 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/960549770634498/ 
https://m.facebook.com/notes/979200082102800/ 


4357. INILAH 12 IMAM PENGGANTI NABI (KHOLIFAH) 
VERSI AHLUSSUNNAH 
PERTANYAAN : 


be Aa IU Sana aa ad te Nda dala sa Gas lan sat le 
(Bole DLS sabu pem J viu 3 Yo mel JBS SJU Lo mood Cala3 


Jabir ibn Samroh berkata: aku mendengar Rasul bersabda: Akan ada dalam pemimpin dlm islam 
berjumlah 12 khalifah (HR. Muslim, Kitab Imaroh). Tidak sedikit hadits-hadits shohih yang 
menyebutkan tentang 12 imam. Kaum Syiah (imamiyah isna Asyar) telah menetapkan imam 
mereka, tanpa mengikutkan Abu Bakar Umar Utsman. Bagaimana dengan pandangan 
ahlussunnah ? Siapa saja 12 imam menurut Ahlussunnah ? (Rief'an Husein| 


JAWABAN : 


Berikut beberapa keterangan tentang siapa saja 12 imam yang menjadi khalifah Nabi : 
- kitab tarikhul khulafa' imam suyuti halaman 12 : 


aleg...agobl Jlati J ulg S5JL alas Aobill a97 gdl Aku 830 gu05 43 dulS Has auil 9929 syal “yl 
Jl mac ya y0c9 yaa Jl usg Sugleog bdg Asy XI sll ass Mac KAI yo ag 9 Lam, 
SSS “dl tgk G9 Sasa MS Up 205 pad UN sriwlsll yo Srigoll agall H3 Ul Joibug dilas ega 
IJls) we Ul yo s050 Ly Jl 0 GI Saga! lodasl Ul kta UNI ng «Jadll yo wig! la Lali 
alwg. 


Hanya ada dua belas Khalifah sampai hari kiamat. Dan mereka akan terus melangkah dalam 
kebenaran, meski mungkin kedatangan mereka tidak secara berurutan. Kita lihat bahwa dari yang 
dua belas itu, 4 adalah Khalifah Rasyidin, lalu Hasan, lalu Muawiyah, lalu Ibnu Zubair, dan 
akhirnya Umar bin Abdul Aziz. Semua ada 8. Masih sisa 4 lagi. Mungkin Mahdi, Bani Abbasiyah 
bisa dimasukkan ke dalamnya sebab dia seorang Bani Abbasiyah seperti Umar bin Abdul Aziz 
yang (berasal dari) Bani Umayyah. Dan Tahir Abbasi juga bisa dimasukkan sebab dia pemimpin 
yang adil. Jadi, masih dua lagi. Salah satu di antaranya adalah Mahdi, sebab ia berasal dari Ahlul 
Bait Nabi (as). 

- kitab tafsir ibnu katsir (3/65) : 


aoi 1d yo ajo X9 « aga Jagy9 GI pu, « Bo dls ic wil song doll Call Ixd Kus0g 
alcg « Ulaicg « sac9 «K4 gl: dsn yA lala Ada « Gd ado nyo agio a29 28 Jl « agobil Mug « 
S3 dclwll agti Ag. valas KASU9 « Koil sc el 3 SL MS 3 20 aging | agic WI s3) 

0S dd lal Cd YI 934 riuoll Sagoll agio Ul Salall9 « Also Y agiiNg LIS 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5793 


Makna hadits adalah kabar gembira dengana danya 12 khalifah yang sholeh, menegakkan 
kebenaran dan keadilan, dan adanya mereka tidak harus berurutan waktunya, tapi terkadang 4 
diantaranya ditemukan berurutan yaitu kholifah yang empat abu bakar, umar, usman dan ali 
rodhiyallohu anhum.dan diantara mereka adalah umar bin abdul aziz tanpa ada keragua diantara 
para imam, dan sebagian keturunan Abbas.hari kiyamat tidak akan tegak hingga ke 12 imam telah 
berkuasa, dan ini sudah pasti.dhohirnya hadis bahwa diantara mereka adalah al mahdi yang 
diberitakan kabar gembiranya dalam hadis-hadis yang datang dengan penuturannya. 

- kitab al mufhim imam gurtuby (4/8) : 


SAI Ola! 0d pelan JII 0 2geb L0 5 Yg 4 sasa M2 yg sae 4 dar elalSII : Jill lals 2d 
Sie JIN sda 9D9 « sell 3 JK xi « Jasllg 


Mereka adalah para kholifah yang adil misalnya kholifah yang empat, dan umar bin abdul aziz, 
dan sudah pasti jelas adanya orang-orang yang menempati tempat mereka dalam memperlihatkan 
kebenaran dan keadilan hingga semourna hitungan 12 tsb. Wallohu a'lam. 


Referensi tambahan : 

- Syarah Nawawi 'ala muslim 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 

idfrom-55258idto-5539&bk no-538&1D-861 

- Fathul baari 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display book.php”flag-1&bk no-528&1D-13211 
- Umdatul gori 

http://islamport.com/w/srh/Web/840/17327.htm 


MUJAWWIB : Mas Hamzah, Rizalullah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/982540035102138/ 
www.fb.com/notes/985038928185582 


4369. SANAD KEILMUAN SANTRI PONPES AL-ANWAR 
SARANG REMBANG JATENG 
Oleh : Yai Mbah Godek 


1. Syeh Maimoen Zubair 20. Syaikh “Alauddin bin Al-'Atthar 

2. Syeh Zubair Dahlan 21. Al-lmam Yahya An-Nawawi (Muharrar Al-Madzhab) 

3. Mbah Fagih Maskumambang Gresik 22. Syiakh Abi Hafsh, (Umar bin As'ad az-Zai') 

4. Syaikh Mahfudz At-Turmusi 23. Syaikh Abi Umar (Ustman bin Abdurrahman/lbnu Shalah asy- 
5. Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syatho Al-Syahruzuri) 

Makki 24. Syaikh Abdurrahman (ayah Ibnu Shalah) 

6. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan 25. Syaikh Abi Sa'ad (Abdullah bin Abi “Ashrun) 

1. Syaikh Ustman bin Hasan Ad-Dimyati 26. Syaikh Abi Ali Al-Farigi 

8. Syaikh Abdullah bin Hijazi asy-Syargowi 21. Syaikh Abi Ishag (Ibrahim Syaerozi) 

9. Syaikh Muhammad bin Salim Al-Hafni 28. Syaikh al-@odhi Abi al-Thayyib (Thahir bin Abdullah At-Thabri) 
10. Syaikh Ahmad Al-Khulaifi 29. Syaikh Abil Hasan (Muhammad bin Ali Al-Masirji) 

11. Syaikh Ahmad Al-Bisybisyi 30. Syaikh Abi Ishag (Ibrahim bin Ahmad Al-Marwazi) 

12. Syaikh Sulthan bin Ahmad Al-Mazzahi 31. Syaikh Abil Abbas (Ahmad bin Syuraij Al-Bagdadi) 

13. Syaikh Ali Az-Ziyadi 32. Syaikh Abil Aosim (Ustman bin Sa'id bin Yastar Al-Anmathi) 
14. Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami 33. Syaikh Ismail bin Yahya Al-Muzani 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


15. Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari 
16. Syaikh Jalaludin Al-Mahalli 


(5794 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


17. Syaikh Al-Wali Ahmad bin Abdurrahim36. Nafi" 


Al-'ragi 
18. Syaikh Abdurrahim bin Husain Al-'Iragi 


19. Syaikh Sirajuddin Al-Bulgini 


34. Imam asy-Syafii (Abu Abdillah Muhammad bin Idris) 
35. Imam Maliki (Malik bin Anas) 


37. Abdullah bin Umar 
38. Rasulullah SAW. 


Di atas adalah sanad bagian ilmu syariat, ada juga sanad bagian ilmu syariat yang lain. 
Allah mengutus malaikat jibril untuk sowan pada Rosululloh dgn membawa 3 ilmu yaitu : 


1. ilmu keimanan ( tauhid) 
2. ilmu hukum ( syariat) 
3. ilmu magom ihsan ( tashowwuf) 


Di antara sanad dari ilmu syariat yaitu : 


1. Rosululloh SAW 21. imam Muhyiddin An-nawawi ( shohibu Riyadlus 
2. Ibnu Abbas RA. sholihin) 

3. Imam atho' bin Abi Robah 22. imam Ala'uddin ibrohim Al-atthor 

4. imam Abdul malik bin Juraij 23. imam Abdur rohim Al-irogi 

5. imam Muslim bin Kholid Azzinji 24. imam Ahmad bin Abdur rohim Al-irogi 

6. imam Syafii 25. imam Ibnu hajar Al-asgolani ( shohibu bulughul marom) 
1. imam yahya bin Ismail Almuzanni 26. imam Zakariyya Al-anshori ( shohibu fathul wahhab) 

8. imam Al-Anmathi 21. imam Ibnu Hajar Al-haitami 

9. imam Ahmad Ibnu Suraij 28. imam Nuruddin Az-ziyadi 

10. imam Abi Isa Al-marwazi 29. imam Sulthon bin Ahmad Al-mazzakhi 

11.Abu Zaid Al-marwazi 30. imam Ahmad bin Abdul lathif Al-bisybisyi 

12. imam @offal As-shoghir 31. imam Syihab Al-khulaifi 


13. imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-32. 


juwaini 33 
14. imam Haromain 34. 
15. imam Al-ghozali ( shohibu ihya' ulumuddin) 35. 
16. imam Abil Fadlol Muhammad bin Yahya 36. 
17. imam Abdul karim Ar-rofii 37. 


.imam Abdul Ghoffar bin Abdur Rohman Al-gozwini 38. 
.imam Muhammad bin Muhammad 39. 
.imam Sallar Al-ardubili 40. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/notes//988082027881272/ 


4393. DIMANA MAOOM IBU HAWA ? 
PERTANYAAN : 


2 Kai Mulan 
Benar kah magom abu hawa ada di Jiddah ? mohon jawabannya para ustad sertakan ibarot nya 


JAWABAN : 


2 Opick Syahreza 
Ya, makam siti hawa berada di pertengahan kota jiddah. Wallohu A'lam. 


imam Muhammad bin Salim Al-hifni 


.imam Syargowi 


imam Usman bin Hasan Ad-dimyathi 

Syeh Zaini Dahlan 

Syeh Abu bakar syato ( shohibu ianatut tholibin) 
Syeh mahfudz termas 

Mbah Fagih Maskumambang Gresik 

Syeh Zubair dahlan sarang 

Syeh Maimoen Zubair Sarang 


Cat p lala ge Is ay age dg ain Sat sala HA He simam AG Kasal yA, gawat Iiusasd aga | Yana a30 


Ws bediala ULanalagy kuy angle Sgp gadi A5 Ale Ula gia dry MAA ae gd 3 batal Lana sewa ) Hawari LN "AI" La No, SLA 


"Sal j3 (all Aipatal SAM (5 Lia Lea Gala Gaal olga patah AV Anand! Aigal! (Sua Catag ) AYI gl AYI Ball 3 rina "Sah 


www.islamuna.info 


TARIKH | 5795 ) 


Wsel Lagy Kas arial 3 J awal Jaa Ao Ui gas id mu SAS MAN AAN, 9S Jang NY le Uks AS Aa ay Su) 3, 
Saga Ust jala 


ar.m.wikipedia.org/Wiki/slg5- Lio 4 uto 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/989299824426159 
www.fb.com/notes/992568674099274 


4462. ORANG YANG PERTAMA KALI MEMBUAT MENARA 
MASJID 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Hidayat 
Assalaamu alaikum. Siapakah penggagas pertama pembuatan menara masjid? Mohon ta birnya..! 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalaam, orang yang pertama kali membuat menara masjid untuk adzan adalah 
Salamah bin Kholaf as shohahy. 

http://www.yafea1.com/vb/showthread.php?t-82471 


| 0 | Al 9 Ul lol ubi 

9D US sama 49 doll Lal yo Jgl ul doll aa Sl ul al SSS JI an Jl ll aw 
elu! basil ade Ionos 38 slaiall 9 duglo y05 93 m00 ale | yol « 059 sulruall Ws 3 dal 
09 « Somad yo LI Ly R01 de Yul u SD ul uk! 9d gld gal S9) lo JJ Iglaiwlg «330 
Sarol Jb Cab 9 dal9) SBL Ol A3 ding gw gal S9 ,9 -4 Lol 333 USAI Ub Aga sold ul ule 
CSI lo Jl yo B3 H3 JW USG mall Jas Kw Jabi yxiw US J6 olga uc S9) dial dai 
933 sada U R3) 389 dnwoll yel dc asu 3 USS sr2uw0 plug lc AU alo Al Jaw, ct Ul al 
MembaA Mah OA did yo "JB Tatto xp Uldus yo Odia Tai yul al S3) Dygb. 
Jia lo 238 plug Gulo AU lo gw A3 US JB 8450 yul Uc 02 lol Sag salat pasa cal UG 
Hull Jl Juoug d) dl yo YP30. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1033576849998456/ 
www.fb.com/notes/1034153219940819 


4538. NABI YAHYA LEBIH TUA DARIPADA NABI ISA 
ALAIHIMAS SALAAM ? 
PERTANYAAN : 


? Ishag Udin 
Assalamualaikum Wr Wb. Lebih tua Nabi Isa AS atau Nabi Yahya AS ? Syukron. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, nabi Yahya alaihis salaam lebih tua dibanding nabi Isa as, 
terpaut 3 tahun, menurut pendapat lainnya terpaut 6 bulan. Nabi Yahya adalah orang yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5796 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pertama kali beriman kepada Nabi Isa alaihis salaam dan keduanya adalah saudara sepupu. 
Wallohu a'lam bis showab 
- kitab tafsir al gurtuby (4/72) : 


Fita J4 Coil HIU Gu yo ASI KD USG « Wrung adha Laga su yol yo Jgl " SuSy "9 
Oo Sabll 859. B3 98 9d9 All do saus adl AB Gilas LS 3 Row lali « MASANYA ses 
£ clan ul usil ayo L 1 Ul #3 Lis Welad $ cuy LSI Lau Wulan wuwsu Clan lol a50 
ail lg «liku 198 lah Saw tpiu 193 lo 3 yul ? led la S Calon yul Cul Wal: yo lal Ula 

all ja dala Ing Ja Sl (Studi JUS” a50 ola dsb ll atu ya: S5 Lens cma Lil 1593» 


Menurut ibnu abbas rodhiyallohu anhuma bahwa nabi Yahya lebih tua enam bulan daripada nabi 
Isa alaihimas salaam. 
- kitab tafsir al kabir imam fakhruddin ar razy : 


all dal aib jang ol 0 Jal sb US3 «ssi diy cu 0 lw LSI US cuy Ul? ybs cal JB3 
polull lagale- suuc 89), J8 0D Ji8 Ai « dng 9 - 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1022887567734051/ 


www.islamuna.info 


BAB 


KAJIAN KITAB 
KUNING 


(5798 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


30 KAJIAN KITAB KUNING 


Bab ini berisi dokumen kajian kitab kuning salaf baik berupa analisis maupun sekedar 
terjemahannya. 


1265. KRITERIA KITAB-KITAB MU'TABARAH 


PERTANYAAN : 
Khamidah Nda 


Assalamu'alaikum wr wb...... saya ingin tanya pada ustadz......! setiap bahsul masail ilmu FIAH 
selalu di anjurkan mengikuti kitab2 mu'tabarah.!..yang saya tanyakan ukuran/ kretaria kitab2 


MU'TABARAH itu yang bagaimana ?. wa'alaikum salam wr wb. 


JAWABAN : 
2 Raden Mas NegeriAntahberantah 


BI Suren IP IR 3 yag JB ON II mn AYI Ala JAY lp Lam YI 0 CL al J3 
FLA Ge Jake. 


Tidak boleh bertaglid (mengikut) pada selain imam empat. ... sampe pada kata2 .... Barang siapa 


memberi fatwa dengan pendapat atau wajah (kasus hukum) tanpa memandang atas tarjih (yang 


unggul) maka ia bodoh dan menentang terhadap ijma'/kesepakatan para ulama'. | Bughyah 


Mustarsyidin/7 |. 


2 Armal Muriydu Zzawaj 


Olg Uealadily alat Yg olesi jay Goa JSI Ty HIS 3 masa CI ya 2 3YI Ha V7 pl pa all 
SI aya s0ypr3 yaiy JENIS) Jalal! 3 ala Y Gs BS S3 PIR as dag Il adl NG aing PL tra SS 
pia liang LSI ig Sa DA FEUI mb de SBYI 53 V3 las YI) OLI Kemang Tika Sl SU ain dil 
IIS 9 Ball CSI ya de Saki Ole IS VI Aiknsal! JLN Ji red Sg RAI le NAS Ugal ja Jl de FLY! 
Solat! Roh yuli SIA nina Jady OYI Repdy Sby IN Apn sin kl dllany Slandl 5S) AYI Jain le dat Y 
V Of detak pdl SI oa GS GIS Lg KN GS IST Hg ab il SAY AL Mamah Lag Sya 
J3 Jean d Le land G denga dy Jill ya Upah Jong UG Hb yag Ula Kidal SI UU OS La Lia dana 
Bana Isa 036 Yy Sikesel A3 Lagi Kalo IE Aaly JI 3 Janin y0y li de Jt Jis Ra MU bel Aly Le, 
Ajal US la A8 Mel US SL ci af Ra SIN) AAN HbgaS Al plg al Bli Renja VI Jeng Jai jar pall 
PAN dnSAS Kenutamk! Wp Aby BUS FI sedialbi 15) Aina 


Memang dalam mernggali dan mengambil suatu hukum kita perlu hati2 itu berlaku dalam stia 


penyenggara'an bahtsu. Adapun dari kalangan syafi'iiyah yang dianggap mu'tamad ini : 


say po LEYU ASI down) Lah ARI Saga Aa ajar ad Ole dala GA La Gi, Sl Kadi 3 kal Of 
EN LAI! yag Lain pik Lag II ya da Ca (SAI La dB Ob dai La ola Aa pb Ip MB 
El gai Ga 25 Soal GgemletaIg SOLINY dbadiy pem Cpaly Keadad AILAYI eneg Oral) Pa Gaal KS 
Lag man Gd CS ikal Ily Y al Iaikepel IS ny SAM uya JS Igis ISL 536 Jay Vj Shan Ja Ab) hah 
IN ad An Sok al PI Xt gl sri Sik Jan y A1 ES) Hsrsall JyiIL ball 34£ Jay Lae pal SI 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5799 ) 


Jynng Silaina CASII ola JS Ale Bukan y (KM Jai AAL yi bata Gemeball RAN Ag yorl oya dota LS Alya Y jl Ami 
kimal Sape! as Upin pak SSI Ul) JSI 55 Umdl Jaa 3 Ae) Uang Gale Lanang li Bela Ga SI lee 
Ay BOY Tami UUS la PALA Gaib d Nah OLS Ul mmril Dlal SP Ol Lagi Gadkl potd Lalai Ob alel, 
MB ga A Aipall Yyl (ATAU Lalang Ga Pm aah AS ikal UB Rian Filan Ah GUI HA Tb £ Imei Je misal 
Bina M6 SgadU oka Aya IE oa AN adil yong Jitat oi Lagale pair ST el yan Cl og Sg SUNYI 
dab IA UG Tana Y S paka Pinat £ au cal P Sob Al Jal aasiy Leale Sya DG Aldi, Mini ci Ob 
Aksal! JLN Lay JB LS Gaal Uaale BII mao laa Il Ob ya oya Sp ll Iy menin JyiS cad Spot 
CPI NE Jala Ssst! Jp 4 SI Yy eYI 33 Yg Len data | La pal Gb GY Oni BU Jeli 3 pa 
NB AS Nam ang At ISI 33 Y Tk OS dl IU mewasall IN Lely Amil IN) Mor YI Ny Katak IL, 
EM S3 ya IA pb ya SI ya dal Ula ag cdoll Ad ndak! Alah oya (laiU lali Intl gai Ol Coal jg 
Pl lali UE pley le AI Ula Uji 


Pertimbangan dalam setiap bahtsu itu tidak sembarang kitab yang bisa diterima munkn karena 
keterangan ini : 


2 Khamidah Nda 


Bagaimana tentang kitab FIGH SUNAH karangan Sayid Sabik, ada yang menerangkan kitan 
mu'tabaroh dan ada yang mengatakan tidak mu'tabaroh...! ....trims. 


2 Hakam Ahmed ElChudrie 
Figh Sunnah kalau menurut saya cuma dijadikan penggembira. Artinya jgn dijadikan rujukan 
utama. Bilapun dalam ktb mu'tabrah tidak ada, maka jgn mengambil ibaroh dari ktb itu.. karena 


mazhb pengarangnya tidak jelas dan juga pnjelasan dalam ktb itu tidak jelas kuat lemahnya 
pendapat menrt masing-masing mazhab.. 


Link Diskusi »»www.fb.com/groups/piss.ktb/366726993350115/ 

4054. MAKNA SINGKATAN MUSHONNIF DALAM KITAB 
FIAIH 

PERTANYAAN : 


2 Alhimni Rusdy 
Assalamualaikum, mohon dirinci tentang singkatan kalimat dalam kitab figih semacam £ ws dll 
berikut arti dan maksudnya. Wassalam 


JAWABAN : 


» Rizalullah Santrialit 

wa'alaikum salam Wr Wb. Rumus-rumus Catatan Kecil Para madzhab Syafi'i dan yang lainnya 
menggunakan rumus-rumus tertentu, diantara rumus-rumusnya sebagai berikut : 

Rumus-rumus Catatan Kecil Para madzhab Syafi'i dan yang lainnya menggunakan rumus-rumus 
tertentu, diantara rumus-rumusnya sebagai berikut : 

1. (s— )) maksud disini adalah Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-romly pengarang 
(dal alisall), wafat pada tahun 1004 H 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5800 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. (wleull a — ,) yang dimaksud adalah Syaikh Ahmad bin Hamzah Ar-Romly muridnya syaikh 
Zakaria Al-Anshory dan anak dari Muhammad Ar-Romly As-sabig wafat pada tahun 971 H 

3. (&- b) Kode ini menunjukkan kepada Syaikh Muhammad bin Ahmad As-syarbini yang dikenal 
dengan Al-Khotib Asy-Syarbini pengarang buku — siso elisall- wafat pada tahun 977 H 

4. (2s) Yang dimaksud disini adalah Al-Allamah Asy-Syihab Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al- 
haitamy, pengarang bukun - 4255 alisall- wafat pada tahun 974 H 

5. («S5) Yang dimaksud disini adalah Syaikh Ali bin Yahya Az-Ziyad , wafat pada tahun 1024 H 

6. (mw) Yaitu Syaikh Al-Allamah Ahmad bin @osim Al-lbady , wafat pada tahun 994 H 

7. (wb) Yaitu syaikh Muhammad Manshur Ath-Thiblawy wafat dan lahirnya di @ohiroh, wafatnya 
pada tahun 1014 H 

8. (a— J) Yaitu Syaikh Ali bin Ibrohim Al-Halby pengarang — 3 »ll &l5JI- wafat pada tahun 1044 
H 


9. (yw — J) Yaitu Syaikh Sulthon bin Ahmad Al-Mazahy wafat pada tahun 1075 H 
10. (e — up) Yaitu Syaikh Ali bin Asy-Syaromilsy wafat pada tahun 1087 H 
11. (5- ») Yang dimaksud disini adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Dayim Al-Barmawy, wafat 
pada tahun 831 H 
1 (e -u) Yaitu bSyaikh Muhammad bin Daud Al-Ghonany, wafat pada tahun 1098 H 

3. (I-—Jb) Yaitu Syaikh Al-athfihy. 

4. (2) Yaitu Syaikh Alwi bin Sagof Al-jafri, wafat pada tahun 1335 H 

5. («S) Yang dimaksud adalah Syaikh Abdullah bin Umar bin Yahya. 

6. (JJ) Yaitu Syaikh Myuhammad bin Sulaiman Al-kardy, wafat pada tahun 1194 H 

1. (g-ue) Yaitu Syaikh Hadr Asy-syaubiry. 

8. (a - 5) Syaikh Muhammad Al-madabaghi, 

9. (| -a) Yang dimaksud adalah Syaikh Athiyah bin Athiyah Al-Ajhury, wafat pada tahun 1190 H 
a (a-«) atau (5) Yaitu Syaikh Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-hafnawy atau Al-hafany 
Syamsuddin, wafat pada tahun 1181 H 
1 (»-—a) Syaikh Sulaiman bin Muhammad Al-bajirmy , wafat pada tahun 221 H 

2. (L—g) Syaikh Ibrohim bin Muhammad Al-bajury Sytaikh Al-azhar, wafat pada tahun 1277 H 

3. (yz — &) Syaikh Abdullah bin Hajazy Asy-sayrowy wafat pada tahun 1228 H 

4. (mas) atau (uc) yaitu Abdul Hamid bin Ad-daghostany. 

5. (4-—J) Yaitu Syaikh Ahmad bin Isa Al-gilyuby, weafat pada tahun 689 H 
2 (vz) Yang dimaksud adalah Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al-asykhor Al-yamany yang 
wafat pada tahun 989 H 
21. (w) Yaitu Abdullah bin Husain dari peninggalan beliau adalah - & 5 dog 5Jl- wafat pada 
tahun wafat pada abad ke 11. 


http://nerashuke.blogspot.hk/2014/03/istilah-istilah-khusus-dalam-figh.html 
Wallahu a'lam (DA) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/938801802809295/ 
www.fb.com/notes/939761016046707 


2841. RISALAH PENTINGNYA MENGIKUTI MADZHAB 
EMPAT KARYA KH. HASYIM ASY'ARI 


M1366-1287) G.jal Kat La sa DE Kah LI cats Ie SE pu, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5801 ) 


Risalah Tentang Pentingnya Mengikuti Madzhab Empat Karya Hadlratusysyaikh KH.Hasyim 
Asy'ari (1287H-1366H) 


E-0- SG. 0. - YA 0. -0 0 - #20 - #. 9 - 8 z0 9 - 0 z0 @ 0-0 
03 bekamin 1S pas pal gb (dy Hadis Aonlaan Aap oli olga de (3 Of del 


Ketahuilah, bahwa sesungguhnya mengikuti madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) 
mengandung kemaslahatan yang besar, dan meninggalkan seluruhnya membawa resiko 
kerusakan yang fatal. 


2 AR BVA LO 


Op ya SS ni Pa 
Kami akan menjelaskan persoalan diatas dari beberapa aspek: 
Aa PASI ah Hilal Se Uatatny Ol Je Sanata Ubi Of Last 
Pertama, bahwa umat Islam telah sepakat bulat untuk mengacu dan menjadikan ulama salaf 
sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, dan mengamalkan syariat Islam secara benar. 
Dalam hal ini, para tabi'in mengikuit jejak para sahabat Nabi shallallaahu “alaihi wasallam, lalu para 
pengikut tabi'in meneruskan langkah dengan mengikuti jejak para tabi'in. Demikianlah seterusnya, 


pada setiap generasi, para ulama pasti mengacu dan merujuk kepada orang-orang dari generasi 
sebelumnya. 


btn, ES dj Bp JIKA GO A3 aja Je Ya Yi, 

Akal yang sehat menunjukkan betapa baiknya pola pemahaman dan pengamalan syariat Islam 

yang seperti itu. Sebab syariat Islam tidak dapat diketahui kecuali dengan cara nagl (mengambil 

dari generasi sebelumnya) dan istinbath (mengeluarkan dari sumbernya, Al @uran dan al Hadits, 

melalui ijtihad untuk menetapkan hukum). 

Ska Ngk “yap Rirb Na St ob Ui ma s0 ja, 

Nagl tidak mungkin dilakukan dengan benar kecuali dengan cara setiap generasi mengambil 
langsung dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan. 

dia ya NS rian Lele Gg CA BA el ae wa UI Sania! Lali Oa Ol buta GNU, 


Sedangkan untuk istinbath, disyaratkan harus mengetahui madzhab-madzhab ulama generasi 
terdahulu agar tidak menyimpang dari pendapat-pendapat mereka yang bisa berakibat menyalahi 
kesepakatan mereka (ijma'). Dan melanjutkan madzhab-madzhab tersebut dengan ditunjang 
madzhab-madzhab ulama generasi sebelumnya 


“ 0 - Loco. 9 Pa @ - 08 0. . 4 - 23 Pad 0. 0» 33. 0 @- oa - 3 0. @ 
236 SUS ay Lahaf Rnjllag Vj am pang Ad Kilau 3 omi Soldondly dy dally paally 3 pads lela aan LE 
Jia Ae OS Oly ada dam 


Sebab, semua pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki seseorang, misalnya dibidang shorof, 
nahwu, kedokteran, kesusastraan, pandai besi, perdagangan dan keahlian logam mulia, tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5802 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mungkin begitu saja mudah dipelajari oleh seseorang kecuali dengan terus menerus belajar 
kepada ahlinya. Diluar cara itu, sungguh sangat langka dan jauh dari kemungkinan, bahkan nyaris 
tidak pernah terjadi, kendatipun secara akal boleh saja terjadi. 


3 guru CS AN SeU Ry Upale Alang (BI meli DG Ol aya ag UB Hadi Jagat de Sae ani Ml) 
Bata 

Jika pendapat-pendapat para ulama salaf telah menjadi keniscayaan untuk dijadikan pedoman, 
maka pendapat-pendapat mereka yang dijadikan pedoman itu haruslah diriwayatkan dengan 


sanad (mata-rantai) yang benar dan bisa dipercaya, atau dituliskan dalam kitab-kitab yang 
masyhur 


Tamag Aa jam ai Kelan Keag ayal jam AP pan yana lan 1 Ten La Oh Raga Dp Ol, 
Leste stasei aas  Ul AKI Ye ya Mera Hlanua 


Dan telah diolah (dikomentari) dengan menjelaskan pendapat yang unggul dari pendapat lain yang 
serupa, menyendirikan persoalan yang khusus (takhshish) dari yang umum, membatasi yang 
muthlag dalam konteks tertentu, menghimpun dan menjabarkan pendapat yang berbeda dalam 
persoalan yang masih diperselisihkan serta menjelaskan alasan timbulnya hukum yang demikian. 
Karena itu, apabila pendapat-pendapat ulama tadi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan 
seperti diatas, maka pendapat tersebut tidak dapat dijadikan pedoman. 


. .0 0 (3 (3 - 9 0g -— BB 0. 90. 8 @ BI. 0 g0 ...9 - @ 3 - “3 “3 9 . 0 g0 . 0 . 90. Oo 
Uas Jala) Ha Lai aa Ui Aa i lai saka Uj akal Jia Setia aib) oa 6 Mata) 
Hui Je Je sal Ga 


Tidak ada satu madzhabpun di zaman akhir ini yang memenuhi syarat dan sifat seperti diatas 
selain madzhab empat ini. Memang ada juga madzhab yang mendekati syarat dan sifat diatas, 
yaitu madzhab Imamiyah (Syi'ah) dan Zaydiyah (golongan Syi'ah). Namun keduanya adalah 
golongan ahlu bid'ah, sehingga keduanya tidak boleh dijadikan pegangan. 


Bi NAN Nya elaag le AI Lo A1 Sa JG GE, 

Bri pad ya Cry Late epply maki AN pad) LAI gokil 0S Raj adi Ul Kind alkali gai US 

Kedua, Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam telah bersabda: "Ikutilah golongan terbesar (as- 
Sawad al-A'zham)!”. 

Ketika beberapa madzhab yang tergolong benar telah hilang dan yang tersisa hanya tinggal empat 


madzhab ini, maka nyatalah bahwa mengikuti empat madzhab berarti mengikuti as-Sawad al- 
A'zham, dan keluar dari sana berarti telah keluar dari as-Sawad al-A'zham. 


sad, 5 pdl Bai aa sala Isl dea Kata Oi jam d Sud san, Hadi an) Jb OS HUI of GG, 
Si bb Ne Ll sudi, RAN dead Sele Sya HE Sp jam Jl OP yA) Le Vi ci melia Gaal 
Vj See Lay maa Ja SM Uya Jp le Vj M3 

Ketiga, pada saat zaman sudah begitu lama berputar, makin jauh (dari masa Rasulullah 


shallallaahu “alaihi wasallam), dan amanat menjadi begitu mudah disia-siakan, maka tidak boleh 
berpegang pada pendapat-pendapat oknum-oknum ulama yang buruk, baik dari kalangan hakim- 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5803 ) 


hakim yang menyeleweng maupun mufti-mufti yang hanya mengikuti hawa nafsunya, meskipun 
mereka mengaku bahwa pendapatnya itu sesuai dengan pendapat ulama salaf yang masyhur 
integritas pribadinya, loyalitas agamanya dan amanah moralnya, baik secara eksplisit maupun 
secara implisit, serta memelihara pendapatnya secara bertanggung jawab. Kitapun tidak boleh 
mengikuti pendapat orang yang kita belum mengetahui persis apakah yang bersangkutan sudah 
memenuhi persyaratan ijtihad atau belum. 


L. 0 @ 29. 0 0. 0 -0 -..9 - 00. 0 ( 2. -8 220 2 0282 30. 2.20 n0ga - - 
IP Lely REA SESI Aya ebeg Alit JP mein A3 H Iedalaag Ol me Sella lih A Uakioud salad Lal SP 
g 2 “ « . a Fa ea Kei . G £ 4 & . . 2 On - 0109 PNP 

Pepepd WS angin Fb 


Apabila kita melihat para ulama ahli tahgig (penelitian) yang menekuni madzhab-madzhab para 
ulama salaf, maka ada harapan bahwa mereka akan memperoleh kebenaran dalam usahanya 
merumuskan pendapat dan penggalian ketentuan-ketentuan hukum dari al-@ur'an dan as-Sunnah. 
Sebaliknya, apabila kita tidak melihat hal itu kepada mereka, maka sungguh jauh dari 
kemungkinan memperoleh kebenaran yang diharapkan. 


IE Ea Sa Gpily ASUS Siar gel paka JG Lag AP AI ny ASI aya an AI) AT AI Sa Na 
Ke GA 3 
Inilah pengertian yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh Khalifah “Umar bin Khatthab 


radhiyallaahu “anhu melalui perkataannya: "Islam akan hancur akibat kelihaian orang-orang 
munafik dalam berdebat dengan menggunakan al-@ur'an." 


Dan juga sahabat Ibnu Mas'ud berpesan: "Barangsiapa menjadi pengikut (yang baik) maka 
hendaklah mengikuti (para ulama) generasi sebelumnya." 


-  ng9 . 9 0. 0... Mo. I-o.o S- ga 9 0. m MEA Ata eka o- Orang Ia abi an aa saia 
ap dah DA AS ARA MEN aga IA 


Dengan demikan gagasan yang pernah dilontarkan Ibnu Hazm bahwa taglid itu hukumnya haram, 
sesungguhnya hanya ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan berijtihad meskipun 
hanya dalam satu permasalahan, 


2 0g. . 0 2 190. Boce 0 a . o- 2 00 Logo 2. 0. Panad £. cag Be o-e a- 8 @ @ 28 20 Ore 200 0 90 
Ji Saad aa 3 Epi ad Ap aa EA lag ale le Gg Ol La Oyeb le ab Uas, 
Cai mg Bali 3 SA, el 


Serta buat orang yang konkrit meyakini bahwa Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam 
memerintahkan ini atau melarang itu, sedang perintah atau larangan itu belum dihapuskan. 
Keyakinan mungkin dapat diperoleh dengan meneliti banyak Hadits dan pendapat para ulama 
yang menentang maupun yang setuju, lalu jelas bahwa ketentuannya belum terhapuskan 


2.2... 90 9 “0 0 - 9 B0. 3. - 20 Lan 00 20I0. 0 0 205 220 - 20. B- -..9 0 
NS gai being Oak Ul au Ud Wb Seng Aa Ogdii Ia Sya Pasi! Cg add Lam Sp Ob jl 


Atau mungkin dengan melihat mayoritas terbesar dari golongan ulama yang mendalami ilmunya 
ternyata sependapat dalam ketentuan tersebut, sementara golongan yang menentangnya tidak 
mampu mengajukan dalil kecuali hanya berupa giyas atau istinbath atau yang sejenisnya (bukan 
berupa dalil nash). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5804 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PB - wo 0,8 - aa 9 9. 00. X . 1 9 000 005032 1... — 
der da HP Bl UI) peng dala AI Gala Gaal Lado Kilo ear Uh 


Jika demikian maka tidak ada dalih untuk menyalahi Hadits Rasulullah shallallaahu 'alaihi 
wasallam selain kemunafikan yang terselubung atau kebodohan yang nyata. 


83 Pi 


SLUL Wati d Spm Us mobi usb Ha Gya gann alah adas peak am Agomal pp cal ag Val si, 
an Dab sa on Ah 3 Il Ipa SI 2g ia J3 santi, 


Dan ketahuilah, bahwa setiap orang yang sudah mukallaf (agil baligh) yang tidak mampu berijtihad 
secara mutlak, harus mengikuti salah satu dari empat madzhab dan tidak boleh baginya untuk ber- 
istidlal (mengambil dalil secara langsung) dari al-@ur'an atau Hadits. 


Ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala (yang artinya kurang lebih): “Dan seandainya 
menyerahkan (urusan itu) kepada Rasul dan ulil amri (yang menguasai pada bidangnya) diantara 
mereka, niscayalah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya 
dari mereka (Rasul dan ulil amri).”. 


P9 BM 04 o- 3 ...9 o- Oo - 0 0 Ol .- 0 BD AI 301 oo -.o dd a Mo L0-- 
Ala db yangt YA LS nak Oya Spin Ulat Gal om Ai ylasitang pdl Of plan 


Dan telah dimaklumi, bahwa mereka yang dapat ber-istinbath (mengambil dalil langsung dari al- 
Gur'an dan Hadits) adalah orang-orang yang telah memiliki cukup keahlian dan kemampuan 
berijtihad, bukan orang lain, sebagaimana keterangan yang diuraikan dalam bab ijtihad di berbagai 
kitab. 


BA AN 3 ang Jia gim! 3ST AJE YA Ya Ke Sai Aya AS 3 Keimn ya La SAE le ph Animal Ul 
PP ta an) GA BBS kia lan ya Uya Sia #UaA JA 3 Ai GS 
Adapun orang yang dapat menyandang status mujtahid, maka haram baginya untuk bertaglid 


dalam persoalan yang ia sendiri mampu berijtihad, karena kemampuannya berijtihad justru 
menjadi acuan bagi mereka yang taalid. 


Namun demikian, mujtahid mustagill (mujtahid yang mampu menggali hukum langsung dari 
sumbernya, al-Guran dan Hadits) dengan memenuhi segala persyaratnnya sebagimana yang 
telah dijelaskan oleh para pengikutnya dalam permulaan bab godlo', ternyata sudah tidak 
ditemukan lagi sejak kira-kira enam ratus tahun yang silam, sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Ibnu Shalah rahimahullaau ta'ala 


LA Lalal mat AN Olla Sts Rena # Ik el PI Mia Juan OI ea Al UD) ny ye db ga 
al Ina Ud lb BUSI 23 


Bahkan tidak sekedar satu orang yang menyatakan manusia sekarang tidak berdosa seandainya 
meninggalkan kewajiban berijtihad ini, karena manusia zaman sekarang ini terlalu bodoh untuk 
mencapai derajat ijtihad. Padahal fardlu kifayah dalam hal mencari ilmu tidak mungkin ditujukan 
kepada orang-orang yang bodoh. 


LX 22 000. 0. 0. 0-08. 5 og H-0 30. 3 -. 250 — 22.0. yo Mo 2 02 3-0 S0 4 9 - 00 
25) AL) gyt Ilonasly KaileianlS Lagi Re peta CA elalad Gya Relam kar Gd Span 20 pall alat can 


» AA aa 8 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5805 ) 


Sebenarnya madzhab-madzhab yang boleh diikuti tidak hanya terbatas hanya kepada empat 
madzhab saja, bahkan ada golongan ulama dari madzhab yang bisa diikuti, seperti madzhab 
Sufyan Tsawri dan Sufyan bin “Uyaynah, Ishag bin Rahawayh, madzhab Dawud ad-Zhahiri dan 
madzhab al-Awza'i. 


290. 0 - go 


Meskipun demikian para ulama pengikut madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa mengikuti selain 
empat madzhab adalah tidak boleh, karena tidak ada jaminan kebenaran atas hubungan madzhab 
itu dengan para imam yang bersangkutan, sebab tidak adanya sanad (mata-rantai) yang dapat 
menjamin daari beberapa kekeliruan dan perubahan 


hah JS pa Lalai Cat ai lag AB 3 EL Olag JPO Hb 13 makai II Ugal Dp An malai Ill 
Ha ma an 

Berbeda dengan madzhab empat, karena para pemimpinnya telah mencurahkan jerih payahnya 
dalam mengkodifikasi (menghimpun) pendapat-pendapat serta menjelaskan hal-hal yang telah 
ditetapkan atau yang tidak ditetapkan oleh pendiri madzhab. Dengan begitu, maka para 


pengikutnya menjadi aman dari segala perubahan dan kekeliruan, serta bisa mengetahui mana 
pendapat yang benar dan yang lemah. 


Pn an ag aan, 


aa ala Ta tas Bb Lai Hp Lb Ap DA 


Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang memberi komentar terhadap Imam Zayd bin "Ali. Beliau 
adalah seorang imam yang agung kedudukannya dan tinggi reputasinya, akan tetapi kepercayaan 
terhadap madzhabnya menjadi hilang karena para murid-muridnya kurang dalam memberikan 
perhatian pada pentingnya sanad yang menjamin kesinambungan suatu madzhab. 


1 JUAN Gebang Va Gr pelat Inah Tya KENUI pia JS Al bo Ig «Raba DU 3 pena Ga in ta 
Una 3 

Maka madzhab empat inilah madzhab yang sekarang masyhur dan diikuti. Para imam dari 
masing-masing empat madzhab ini begitu dikenal, sehingga orang yang bertanya tidak perlu lagi 


diberikan pengenalan kepada mereka, karena begitu nama mereka disebut, dengan sendirinya 
orang bertanya pasti mengenalnya. Wallaahu A'lamu Bishshowaab. 


Terjemah Oleh KH. Abdullah Afif 
Pekalongan, 23 Dzul Hijjah 1434 H / 28 Oktober 2013 M 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/673901229299355/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5806 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1998. Interpretasi Kitab Kuning 


Oleh : Jalil Abdul 


Istilah kitab kuning sudah tidak asing lagi bagi para santri dan kiai yang pernah mengeyam 
pendidikan di pesantren terutama pesantren yang ada nilai kesalafannya. Kitab tersebut sudah 
diajarkan sejak zaman dahulu oleh pendiri-pendiri Islam di Indonesia. Kitab kuning adalah sebuah 
istilah yang disematkan kepada kitab-kitab yang berbahasa Arab, yang biasa digunakan oleh 
beberapa pesantren atau madrasah Diniyah sebagai bahan pelajaran. Dinamakan kitab kuning 
karena kertasnya berwarna kuning.Sebenarnya warna kuning itu hanya suatu kebetulan saja, 
lantaran zaman dahulu barang kali belum ada jenis kertas seperti zaman sekarang yang putih 
warnanya. 


Mungkin di masa lalu yang tersedia memang itu saja. Juga dicetak dengan alat cetak sederhana, 
dengan tata letak dan lay-out yang monoton, kaku dan cenderung kurang nyaman dibaca. Bahkan 
kitab-kitab itu seringkali tidak dijilid, melainkan hanya dilipat saja dan diberi cover dengan kertas 
yang lebih tebal (kurasan).Untuk sekarang, kitab-kitab tersebut sudah banyak yang dicetak 
dengan memakai kertas putih dan dijiid dengan rapi. Penampilannya tidak kalah menariknya 
dengan penampilan buku-buku yang selain memakai bahasa Arab, seperti kitab-kitab yang dicetak 
dari percetakan Dar al Kotob Al Ilmiyah, Beirut Lebanon dan Al Haramain Surabaya.Kitab baru 
yang sudah masuk dalam kategori kitab kuning contohnya "Fighul Islam" terbitan 1995. 
Sedangkan kitab kuning tulisan ulama Indonesia di antaranya kitab "Sirojul Tholibbin". Kitab yang 
memperjelas kitab "Minhajul Abidin" karya Imam al-Ghazali itu ditulis Syaikh Ikhsan dari Pondok 
Pesantren Jampes, Kediri. "Sirojul Tholibbin" hingga kini menjadi bacaan wajib di Universitas Al- 
Azhar, Kairo, Mesir. Contoh kitab kuning dari ulama Indonesia lainnya adalah kitab "Sullamut 
Taufig" karya Imam Nawawi dari Banten, yang bertarikh 1358 (Majalah Tempo Interaktif, 2009) 
Istilah kitab kuning bertujuan untuk memudahkan orang dalam menyebut. 


Sebutan “kitab kuning” ini adalah ciri khas Indonesia. Ada juga yang menyebutnya, “kitab gundul”. 
Ini karena disandarkan pada kata per kata dalam kitab yang tidak berharakat, bahkan tidak ada 
tanda baca dan maknanya sama sekali. Tidak seperti layaknya kitab-kitab sekarang yang sudah 
banyak diberi makna dan harakat sampai catatan pinggirnya.Istilah “kitab kuno” juga sebutan lain 
untuk kitab kuning. Sebutan ini mengemuka karena rentangan waktu yang begitu jauh sejak 
kemunculannya dibanding sekarang. Karena saking kunonya, model kitab dan gaya penulisannya 
kini jarang lagi digunakan kecuali di pesantren yang masih kental dengan nilai-nilai kesalafan 
seperti pondok Lirboyo, Sarang dan Ploso.Meski atas dasar rentang waktu yang begitu jauh, ada 
yang menyebutnya dengan sebutan “kitab klasik” (al-kutub al-gadimah). 


Secara umum, kitab kuning dipahami oleh beberapa kalangan sebagai kitab referensi keagamaan 
yang merupakan produk pemikiran para ulama pada masa lampau (al-salaf) yang ditulis dengan 
format khas pra-modern, sebelum abad ke-17-an M.Untuk lebih detail lagi, kitab kuning dapat 
didefinisikan dengan tiga pengertian: Pertama, kitab yang ditulis oleh ulama-ulama asing, tetapi 
secara turun-temurun menjadi referensi yang dipedomani oleh para ulama Indonesia. Kedua, 
ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis yang independen. Dan ketiga, ditulis ulama 
Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas kitab karya ulama asing. Dalam tradisi 
intelektual Islam, khususnya di Timur Tengah, dikenal dua istilah untuk menyebut kategori karya- 
karya ilmiah berdasarkan kurun atau format penulisannya (Rifgi, 2012). Kategori pertama disebut 
kitab-kitab klasik (al-kutub al-gadimah), sedangkan kategori kedua disebut kitab-kitab Modern (al- 
kutub al-'ashriyah). Perbedaan yang pertama dari yang kedua dicirikan, antara lain, oleh cara 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5807 ) 


penulisannya yang tidak mengenal pemberhentian, tanda baca (punctuation), dan kesan 
bahasanya yang berat, klasik, dan tanpa syakl (harakat). 


Apa yang disebut kitab kuning pada dasarnya mengacu pada kategori yang pertama, yakni kitab- 
kitab klasik (al-kutub al-gadimah).Dalam perkembangannya, istilah kitab kuning yang sudah 
mendarah daging untuk kalangan pesantren salaf telah dibuat plesetan oleh sebagian orang yang 
tidak bertanggung jawab dengan dikonotasikan sebagai idiom atas kotoran yang berwarna kuning 
(Intelektual Pesantren, 2003). Statemen ini jelas sangat menghina para kiai dan santri serta 
menghina nilai-nilai yang tertera di dalam kitab tersebut.Menanggapi masalah istilah kitab kuning, 
KH Maimoen Zubair, pengasuh Pesantren Al Anwar dan juga mudir “Am majalah At Turast 
(majalah pegon di Yogyakarta) mempunyai pemikiran yang cemerlang. Menurutnya, kuning yang 
ada dalam istilah kitab kuning itu diambil dari kata Arab “ashfar” yang mempunyai arti kosong. 


Jadi, kalau seseorang ingin menjadi kiai atau ulama yang alim dalam masalah agama, dia harus 
bisa membaca kitab dengan kosong, tanpa memakai makna gandul (makna pegon ditulis miring) 
dan harakat (22/09/2012).Untuk mencapai derajat kiai yang alim seperti yang telah dikemukakan 
oleh KH. Maimoen Zubair tadi, tentunya seseorang harus belajar dengan tekun untuk memahami 
Gramatika Arab, seperti kitab Al Jurumiyah (karya Syaikh Muhammad As Sonhaji), Al Imrithi 
(karya Syaikh Sarifudin Yahya) dan Alfiyah (karya Syaikh Muhammad Jamaludin bin Malik). Di 
dalam tiga kitab ini memuat kaidah-kaidah yang dapat mengantarkan kita untuk memahami kitab 
kuning. Ujungnya, kita akan memahami sumber pokok hukum Islam, al-Guran dan al-Hadist. 
“Penulis Adalah aktivis Ma'had Aly Al Anwar dan ketua Website PP. Al Anwar Sarang Rembang 
Jateng asal Pati. 


http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s, detail-ids,4-id.40418-lang,id-c,kolom-t 


Interpretasi-tKitabtKuning-.phpx 
2983. HUKUM BELAJAR KITAB ONLINE TANPA GURU 
PERTANYAAN : 


2 Arif Fivers 

Ustadz, saya mau bertanya. Misalnya kan kita download kitab online dari website seseorang, 
bilang saja kitab tafsir. Lalu kita pelajari kitab tersebut dari hp atau laptop kita tanpa guru 
bimbingan.. Apakah itu termasuk perbuatan yang otodidak.? Bolehkah mempelajari ilmu filsafat 
ustadz ? Bagaimana toh ustadz.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Syeikh Imam As-Suyuthi dalam Al-ltgan fiUlum menerangkan : 
Ya 3 La Uklute Lay ob dng ) Minas Jie jIYalse Hary ola say Sima! YalA al) M Alel jlo Jaan jp Lae gebu Aklllak IY la 


Ala Jalla Sila, Joel Ao, Na Je Jail .. jak I lala IWlos ek,iYaal 55 Yup TALA ISA 3 Y selop EU Lay 3 pala ra 
sagy Wasiat gim yha Tisag ) seilaga 17 Del jln 1 YALA SJ IYAS AS Jas Anak Yaa 33 Slliiela8 Lag Uliug Uaal ) JA Yala 


Ijazah dari seorang guru bukanlah sebuah syarat bolehnya mengajar dan membacakan kitab. 
Selama seseorang punya keyakinan bahwa dia sudah ahli maka boleh baginya untuk 
membacakandan berfatwa walaupun dia tidak mendapat ijazah dari siapapun. Pendapat ini dianut 
kalangan salaf klasik(al-awwalun). Begitu juga dalam setiap ilmu. Bahwasanya ada orang yang 
menganggap perlu adanya ijazah itu karena keahlian sesorang umumnya tidak dapat dicapai 
tanpa guru. Sedangkan keahlian itu menjadi syarat untuk mengajar. Maka ijazah itu ibarat sertifikat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5808 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari guru pada murid (yang diijazahi/al-mujaz) atas tercapainya suatu keahlian. 
Imam Abu Hayyan Al Andalusy berkata: 


GAM Oleo pt dt3y3 

Goda Kanal NY: Jam tat HH veda s2 KM OT pm Ali as 

HA Jia jam yaah BE ad OL Oya 

main SL yaa pp Lala HH paado mig paka ay Il 

KALI ga Ja ma BP in Dls “ga gara 5 

Khalayak ramai menyangka bahwa kitab-kitab itu dapat menuntun orang bodoh untuk menggapai 
ilmu padahal orang yang amat bodoh tidak tahu bahwa di dalam kitab kitab itu banyak masalah 
rumit yang membingungkan akal orang cerdas.Apabila engkau mencari ilmu tanpa guru maka 
engkau dapat tersesat dari jalan yang lurus.Maka segala hal yang berkaitan akan menjadi samar 


buatmu hingga engkau menjadi lebih sesat dibanding si Thomas (Ahli filsafat). (Hasyiyah Al Thalib 
ibnu Hamdun ala lamiyatal “afal hal 44). 


Tentang filsafat, dalam kitab “ I'anatuth tholibin juz 2 halaman 47 disebutkan : 


SUSDLASA daa yg mag Mall goleA Sally ala YAA gila Dstula Ad LEX AJ Saya 


“Filosof adalah orang-orang yang mengingkari khudus (sifat baru dari) alam, mengingkari ilmunya 
allah dengan juz'iyyah, dan mengingkari kebangkitan dengan tubuh, dan 3 masalah inilah yang 
menjadi asal kekafiran mereka” 


Dan imam sanusi sangat mewanti-wanti,dan memberi peringatan kepada orang- orang yang baru 
belajar agar jangan mengambil ushuluddin dari kitab-kitab yang bercampur dengan kalam falsafah, 
berikut ini perkatan beliau, 


glad) Masi MD lu da3 in 3d NA US Wis Sal SN, Manga 


“Hendaklah orang yang baru belajar menghindari kesungguhannya mengambil ilmu ushulluddin 
dari kitab- kitab yang bercampur dengan perkataan filsafah” 


Bahkan bukan hanya ilmu ushulludin yang bercampur dengan filsafah saja yang di wanti-wanti 
untuk dihindari, juga ilmu mantig. Bahkan iman nawawi dan ibnu shalah mengharamkan 
mempelajari ilmu mantig yang bercampur dengan filsafah,seperti yang disinggung oleh 


Abdurrahman al-ahdhari dalam kitab Sulamul Munawwarog : 
gak 3 ad) Iisa aku Aa sig ng ayal gila ga ILaxig 9 j8 (ena sal (haid ASI 


“ Terjadinya perbedaan wacana antara para ahli) tentang status hukum kebolehan memperdalam 
ilmu retorika gurani (ilmu mantig/logika),dapat diklasifikasikan menjadi tiga,yaitu Pertama,ibnu 
shalah dan imam nawawi berpendapat haram,dan (kelompok yang kedua) sebagian kelompok 
ulama mengatakan ilmu ini sebaiknya diketahui,dan pendapatketiga) yang terkenal menyatakan 
bahwa memperdalam ilmu retorica gurani(mantig) adalah shahih(benar) bagi mereka yang 
memiliki kesempatan bernalar,berakal,yang mengerti seluk beluk hadis dan guran,yang 
menguasai betul hadis dan al-gur'an.hal ini supaya mereka yang bernalar logis bisa memperoleh 
petunjuk dari ilmu retorica( mantig) sampai pada kebenaran yang hakiki. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5809 ) 


Kesimpulannya : 

Hukum mempelajari ilmu mantig terbagi tiga 

1. Haram,menurut Imam Nawawi dan Ibnu Sholah. 

2. Jawaz atau Boleh menurut jam'un. 

3. Sunah menurut Imam Al-Ghozali. 

Namun hukum sunah mempelajarinya bagi orang yg punya nalar dan cerdas,dan betul-betul 
menjalankan hukum syar'i. Wallahu a'lam. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/727995313889946/ 


0066. Meraih Husnul Khotimah 
Oleh Mumu BSA 


Dan sekarang saya (ibn hajar) ingin mengambil keberkahan dengan mengemukakan 2 hadist yang 
mulia lagi agung. 


Adapun hadist yang pertama ialah hadist yang telah di-ijaza-kan kepada saya oleh Al 'Allamah 
syekh Muhammad Al-Khotib, berbangsa Syam kemudian Madinah bermadzhab Hambali. 


Beliau adalah Ibnu Usman bin Abbas bin Usman, dari gurunya bersambung sampai Abu Dzar Al- 
Ghiffariy RA, dari Rasulullah SAW, dalam hadist yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang Maha 
Mulia lagi Maha Agung. 


(Hadist pertama). Allah ta'ala berfirman: "Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya aku telah 
mengharamkan perbuatan zhalim atas diriKu, dan aku telah jadikan Kedzhaliman itu hal yang 
haram, maka janganlah kalian berbuat Zhalim. 


Wahai hamba-hambaKu, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Aku beri pentunjuk 
kepadanya, maka mohon petunjuklah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan memberi petunjuk 
kepada kalian. 


Wahai hamba-hambaKu, kalian semua lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan kepadanya, 
maka minta makanlah kalian kepadaKu, niscaya Aku memberi kalian makan. 


Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, 
maka minta pakaianlah kalian kepadaKu, niscaya Aku akan memberi kalian pakaian. 


Wahai hamba-hambaKu sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan siang hari, 
sedang Aku mengampuni segala dosa, maka mohon ampunlah kalian kepadaKu, niscaya Aku 
akan mengampuni dosa kalian. 


Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberi Mudhorot kepadaKu, 
lalu kalian memudhorotkanKu, dan kalian tidak akan sampai memberi manfa'at kepadaKu, lalu 
kalian memberi manfa'at kepadaKu. 


Wahai hamba-hambaKu, sungguh seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang 
terakhir, manusia dan jin, mereka semua lebih takwa dari hati orang yang paling takwa di antara 
kalian,maka hal itu tidak akan menambah apapun didalam kerajaanKu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5810 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya seadainya orang terdahulu diantara kalian dan yang 
paling akhir, manusia dan jin, mereka semua lebih durhaka dari hati orang yang paling durhaka, 
maka hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun didalam kerajaanKu. 


Wahai hamba-hambaKu,sesungguhnya seandainya orang yang terdahulu diantara kalian dan 
yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua berada di satu tempat yang tinggi, lalu mereka 
semua meminta kepadaKu, lalu Aku memberi kepada setiap orang sesuai permintaannya,maka 
hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada padaKu, melainkan hanya seperti jarum mengurangi 
(air) apabilah jarum dimasukan ke dalam lautan. 


Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian yang Aku perhitungkan 
bagi kalian, kemudian Aku penuhi kalian dengan amal itu, maka barangsiapa menemukan 
kebaikan hendaklah ia memuji Allah dan barangsiapa menemukan kejelekan, maka janganlah 
sekali-kali mencela, kecuali terhadap dirinya sendiri" 


(Hadist yang kedua) hadist yang telah di-ijazah-kan kepada saya (ibn hajar al-asgolaniy) oleh Al 
Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Mishri setelah saya di-ljazakannya oleh sayyid Abdulwahab 
bin Ahmad Farohat Asy-Syafi'i dari guru-guru beliau yang bersambung (musalsal) kepada orang 
yang paling awal,sampai kepada Abdullah bin Amru bin Ash dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi 
Telah bersabda: 


"orang-orang yang pengasih(penyayang) akan dikasih sayangi oleh Zat yang maha pengasih, 
maha Suci dan maha Tinggi, maka sayangilah Makhluk yang ada dibumi, niscaya Makhluk yang 
ada dilangit akan menyayangi kalian" 


Dan maknanya adalah orang yang menyayangi makhluk yang ada dibumi, baik manusia dan 
hewan yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dengan cara berbuat baik kepada 
mereka, maka Allah yang Maha Pengasih akan berbuat baik kepada mereka. 


Kasih sayanglah kepada makhluk yang mampu engkau sayangi, dari berbagai jenis makhluk- 
makhluk Allah ta'ala walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal dengan berbuat lembut 
kepada mereka, dan dengan do'a kalian untuk mereka agar memperoleh rahmat dan ampunan, 
maka para malaikat akan merahmati kalian. 


Dan malaikat yang mengasihinya adalah meliputi semua malaikat penghuni langit, yang mereka 
jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. 


Tidak diperbolehkan bagi seseorang berdo'a untuk seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh 
dosa mereka, atau berdo'a untuk orang fakir, agar dia mendapat uang 100 dinar dan orang fakir 
tersebut tidak mempunyai cara yang mempermudah dirinya mendapatkan 100 dinar itu, dan ia 
berkata: "Ini Rahmat Allah kepada Makhluk", karena hal itu bertentangan dengan Nash-Nash 
Syariat. (selesai Tabarruk Syeikh) 


seseorang pernah memimpikan Imam Ghozali didalam tidurnya, lalu orang tersebut bertanya 
kepada imam Ghozali: " Apa yang Allah lakukan kepadamu?" 


lalu beliau menjawab: "Allah menghentikan aku dihadapan-Nya, dan Allah berfirman kepadaku: 
"dengan bekal apa engkau menghadap kepada-Ku?" 


Lalu aku menyebutkan semua amalku. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5811 ) 


lalu Allah berfirman:"Aku tidak menerima amal-amalmu, sesungguhnya Aku hanya menerima 
darimu amal, yang pada suatu hari seekor lalat hinggap di atas tinta penamu untuk minum 
darinya,padahal engkau sedang menulis, lalu engkau berhenti menulis hingga lalat itu mengambil 
bagiannya itu, karena rasa sayangmu kepadanya" 


Kemudian Allah berfirman: "bawa pergilah terus (wahai para malaikat-Ku) hamba-Ku ini ke surga." 


Diantara sebab-sebab meraih Husnul Khotimah adalah merutinkan Do'a berikut, yaitu: 
"ALLAHUMMA AKRIM HADZIHIL UMMATAL MUHAMMADIYYATA BI-JAMILI AWAIDIKA FID 
DARAINI IKRAMAN LIMAN JA'ALTAHA MIN UMMATIHI SHOLLALLAHU 'ALAIHI WA 
SALLAM" (Ya Allah muliakanlah Umat Nabi Muhammad ini dengan keindahan orang-orang yang 
kembali kepada-Mu di dua negri (dunia dan akhirat) berupa kemulian bagi orang yang telah 
Engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW.)" 


Dan Diantaranya (penyebab husnul khotimah) adalah Merutinkan Do'a berikut ini diantara Sholat 
Sunnah Shubuh dan Fardhu Shubuh, yaitu: ALLAHUMMA IGHFIR LIUMMATI SAYYIDINA 
MUHAMMADIN, ALLAHUMMAR HAM UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAS 
STUR UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAJ JBUR UMMATA SAYYIDINA 
MUHAMMADIN, ALLAHUMMA ASLIH UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMA 
'AAFI UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMA IHFADH UMMATA SAYYIDINA 
MUHAMMADIN, ALLAHUMMAR HAM UMMATA SAYYIDINA MUHAMMADIN RAHMATAN 
'AAMMATA YAA RABBAL 'ALAMIIN, ALLAHUMMAG FIR LIl- UMMATI SAYYIDINA 
MUHAMMADIN MAGHFIROTAN 'AMMATAN YAA RABBAL 'ALAMIIN, ALLAHUMMA FARRIJ 'AN 
UMMATI SAYYIDINA MUHAMMADIN FARAJAN 'AAJILAN YAA RABBAL 'ALAMIIN. 


(Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, tamballah (kekurangan) umat 
baginda kami Muhammad, Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah, 
sehatkanlah umat baginda kami Muhammad, Ya Allah peliharalah umat baginda kami Muhammad, 
Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh, Wahai 
Tuhan semesta alam, Ya Allah berilah pengampunan yang menyeluruh, Wahai Tuhan semesta 
alam. Ya Allah lapangkanlah umat baginda kami Muhammad dengan kelapangan yang segerah, 
Wahai Tuhan semesta alam.) 


Dan Diantaranya (penyebab husnul Khotimah) adalah membiasakan do'a ini yaitu: YAA RABBA 
KULLI SYAIIN BIMUDROTIKA 'ALA KULLI SYAIIN IGHFIRLIY KULLA SYAIIN WA LAA TAS, 
ALANIY 'AN KULLI SYAIIN WA LAA TUHASIBNIY FI KULLI SYAIIN WA A'THINI KULLA SYAIIN. 


(Wahai Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu atas segala sesuatu, ampunilah aku akan 
segala sesuatu, janganlah Engkau menanyakan kepadaku tentang setiap sesuatu, janganlah 
Engkau menghisabku mengenai segala sesuatu, dan berilah aku segala sesuatu." (Selesai di 
antara sebab memperoleh husnul khotimah) syukron yang menambahkannya. (NASHOIHUL 
IBAD) 


0137. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI 
AL-BANTANIE 2 


NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI AL-BANTANIE merupakan syarah atas kitab AS- 
SYAIKH SYIHABUDDIN AHMAD BIN HAJAR AL-AS@OLANI (IBNU HAJAR AL-ASGOLANI). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5812 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BAB TSUNA!! (dua-dua). 


Di dalamnya terdapat 30 nasehat,yaitu 4 khobar, dan 26 atsar. Yang kami (imam Nawawie Al- 
bantanie) maksud dengan Khobar ialah sabda-sabda Nabi SAW, sedangkan Atsar ialah ucapan- 
ucapan sahabat dan tabi'in. Diantara 30 nasehat itu.. 


Magolah yang pertama : Hadist yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasannya beliau 
bersabda: (DUA PERKARA, TIDAK ADA SESUATU APAPUN yang LEBIH UTAMA DARI 
KEDUANYA YAITU BERIMAN KEPADA ALLAH DAN MEMBERI MANFA'AT KEPADA ORANG 
ISLAM) baik dengan ucapan, kedudukan,harta, atau dengan badan. Rasulullah SAW bersabda: 
" siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat Mendzolimi seseorang, maka diampuni 
baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang 
yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang islam, maka baginya pahala seperti pahala haji 
mabrur", Dan Nabi SAW bersabda: " hamba yang paling dicintai Allah adalah manusia yang 
paling bermanfa'at bagi manusia lainnya. Dan amal perbuatan yang paling utama ialah 
memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman, dengan cara menyingkirkan rasa 
lapar darinya, atau menghilangkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya." 


(DUA PERILAKU, TIDAK ADA SESUATUPUN YANG LEBIH KOTOR DARI KEDUANYA YAITU 
MENYEKUTUKAN ALLAH DAN MEMBAHAYAKAN ORANG2 ISLAM) pada tubuh2 mereka, 
atau harta2 mereka. karena sesungguhnya seluruh perintah Allah ta'ala kembali kepada 2 perkara 
yaitu mengagungkan Allah dan menyayangi makhluk-Nya. Sebagaimana Allah berfirman: 
."dirikaniah sholat dan tunaikanlah zakat" (gs. Al-bagarah:43). Dan firman Allah ta'ala: 
... "bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu"...(gs:lukman:14). Diriwayatkan dari 
Uwais Al-Garniy, bahwasannya beliau berkata: "aku lewat di salah satu pantai bertemu dengan 
seorang rahib (pendeta yahudi), lalu aku berkata: "wahai rahib,apa derajat awal yang bisa dicapai 
oleh seorang murid". 


Rahib berkata:" melawan kedzhaliman dan meringankan punggung dari berbagai tanggung jawab, 
karena sesungguhnya tidak akan meningkat amal seseorang,sementara ia mempunyai tanggung 
jawab atau perbuatan dzholim" 


Magolah kedua Nabi SAW bersabda: (HENDAKLAH KALIAN DUDUK DENGAN ULAMA) 
yakni mereka yang beramal sesuai dengan ilmunya (DAN MENDENGARKAN PERKATAAN 
ORANG-ORANG BIJAK) yakni mereka yang mengenal/mengetahui Zat Allah ta'ala, mereka yang 
sesuai dengan kebenaran dalam ucapan dan tindakannya/amalnya (KARNA SESUNGGUHNYA 
ALLAH TA'ALA MENGHIDUPKAN HATI YANG MATI DENGAN CAHAYA HIKMAH) yakni ilmu 
yang bermanfa'at(SEBAGAIMANA DIA MENGHIDUPKAN BUMI YANG MATI DENGAN AIR 
HUJAN). 


Dan didalam hadist riwayat imam Thobroni dan Abu Hanifa:"duduklah kalian dengan para 
pembesar ilmu,bertanyalah kalian kepadaa ulama,dan bergaullah kalian dengan hukama/orang 
bijak". Dan didalam riwayat lain:"duduklah dengan ulama dan para pemilik kebijaksanaan,dan 
bergaullah dengan para pembesar ilmu". Maksudnya adalah..ulama itu ada 3 macam: 


1.ulama yang menguasai hukum-hukum Allah ta'ala, mereka adalah para pemegang/ahli fatwa. 


2.Ulama yang hanya ma'rifat kepada Zat Allah saja, mereka adalah para Hukama (orang-orang 
bijak/sufi). Maka didalam bergaul dengan mereka terjadi pencerahan Akhlak, karena hati mereka 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5813 


memancarkan marrifatullah, dan sirr mereka memancarkan cahaya-cahaya keagungan Allah. 


3.uUlama dengan kedua macam tersebut mereka adalah Al-Kubaro (pembesar ulama), karena 
sesungguhnya bergaul dengan Ahlillah menghasilkan perilaku yang terpuji. 


Manfa'at pandangan melebihi manfa'at ucapan. Maka siapa saja yang pandangannya bermanfa'at 
kepadamu,maka akan bermanfa'at segala ucapannya, dan siapa yang tidak demikian 
(pandangannya), maka tidak bermanfa'at (ucapannya). Imam Suhrowardiy perna mengelilingi 
salah satu masjid Khoif di mina, wajah beliau berseri-seri. Lalu beliau ditanya mengenai hal itu. 
Lalu beliau berkata: "sungguh Allah mempunyai hamba-hamba yang apabila mereka melihat 
seseorang, maka orang tersebut mendapatkan kebahagian (dunia/akhirat) dan aku sedang 
mencari hal itu. Nabi SAW. Bersabda: "akan datang suatu zaman atas umatku, dimana mereka 
lari/menjauhi para Ulama dan Fugoha, lalu Allah menguji mereka dengan 3 macam ujian: 


Ujian pertama, Allah ta'ala menghilangkan keberkahan dari usaha mereka. 
Ujian kedua, Allah ta'ala memberikan kekuasaan kepada penguasa Dzolim atas mereka. 
Yang ketiga, mereka keluar dari dunia (mati) tanpa iman.". Naudzu billah min dzalik 


Magolah yang ketiga : Dari Abu Bakar Shiddig RA: ("SIAPA SAJA YANG MASUK KUBUR 
TANPA BEKAL) yakni berupa amal sholeh (MAKA SEAKAN-AKAN IA MENGARUNGI LAUTAN 
TANPA PERAHU") yakni, maka ia akan benar2 tenggelam dan tidak ada yang bisa 
menyelamatkannya, kecuali orang-orang yang bisa menyelamatkannya. Sebagaimana Nabi SAW 
bersabda: "keadaan mayat didalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang butuh 
pertolongan.". yakni, yang mencari sesuatu agar mendapatkan pertolongan. 


Magolah ke empat : (DARI UMAR RA) dikutip dari syekh Abdul Mu'thiy as-samlawi: " 
bahwasannya Nabi SAW bersabda kepada Malaikat Jibril AS: "jelaskan padaku kebaikan- 
kebaikan Umar" Lalu jibril berkata: "seandainya lautan menjadi tinta,pepohonan menjadi pena, 
maka pasti aku tidak dapat menghitungnya". Lalu Nabi Bersabda: "jelaskan padaku kebaikan- 
kebaikan Abubakar". Lalu Jibril berkata: "Umar adalah salah satu kebaikan dari berbagai 
kebaikan Abubakar". (KEMULIAN DUNIA DENGAN HARTA,DAN KEMULIAN AKHIRAT DENGAN 
AMAL SHALEH) . Maksudnya: tidak akan kuat dan baik urusan dunia kecuali dengan harta benda, 
dan tidak akan menjadi kuat dan baik urusan Akhirat kecuali dengan amal-amal Shaleh. 


Magolah kelima : (DARI UTSMAN RA: "GELISAH TERHADAP DUNIA ADALAH KEGELAPAN 
DIDALAM HATI, DAN GELISA TERHADAP AKHIRAT ADALAH CAHAYA DIDALAM HATI). 
Maksudnya adalah bersedih dalam urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, akan menjadikan 
kegelapan didalam hati, sedangkan bersedih dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat 
menjadikan penerang hati. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang 
paling besar dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai tempat tujuan ilmu kami. 


Magolah ke enam : (DARI ALI RA.:"SIAPA SAJA MENCARI ILMU,MAKA SURGA BERADA 
DALAM PENCARIAANYA. DAN SIAPA SAJA MENCARI MA'SIAT MAKA NERAKA BERADA 
DALAM PENCARIANNYA") maksudnya: siapa saja yang sibuk dengan ilmu yang bermanfa'at 
yang tidak boleh bagi setiap orang baligh lagi berakal tidak mengetahuinya,maka hakikatnya 
adalah sebagai pencari surga dan Ridho Allah ta'ala dan siapa saja yang ingin bermaksiat,maka 
hakikatnya adalah ia sebagai pencari neraka dan murka Allah ta'ala. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5814 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Magolah ketujuh : (DARI YAHYA BIN MU'ADZ RA: TIDAK PERNAH BERMAKSIAT KEPADA 
ALLAH,SEORANG YANG MULIA). Yakni orang yang terpuji perbuatannya, yaitu orang yang 
memuliakan dirinya dengan bertakwa dan menjaga diri dari maksiat. (DAN TIDAK PERNAH 
MENDAHULUKAN  KEPENTINGAN DUNIA). Yakni tidak mengedepankan dan 
mengutamakannya. (ATAS AKHIRAT,SEORANG YANG BIJAK). Yakni orang yang benar dalam 
perbuatannya, yaitu orang yang menahan dirinya dari sesuatu yang bertentangan dengan akal 
sehatnya. 


Magolah ke delapan : (DARI AL-A'MASYI) nama beliau adalah Sulaiman bin Mahron Al-Kufiy 
RA. ("SIAPA SAJA YANG MODALNYA TAKWA, MAKA LISANNYA TIDAK MAMPU MENYIFATI 
KEUNTUNGAN AGAMANYA, DAN SIAPA SAJA YANG MODALNYA DUNIA, MAKA LISANNYA 
TIDAK MAMPU MENYIFATI KERUGIAN AGAMANYA."). Maksudnya adalah: siapa saja yang 
berpegang pada ketakwaan dengan tunduk patuh pada perintah2 Allah ta'ala dan menjauhi segala 
maksiat dengan mendasari segala perbuatannya sesuai dengan syariat agama, maka ia memiliki 
kebaikan yang banyak yang tidak terhingga (sehingga lisan tidak mampu menyifatinya). Dan siapa 
saja yang berpegang pada perkara2 yang bertentangan dengan syariat agama, maka ia memiliki 
kejelekan yang banyak, tidak mampu lisan untuk menyebutkan banyaknya jumlah kejelekannya 
itu. 


Magola kesembilan : (DARI SUFYAN ATS-TSAURIY RA) beliau adalah guru Imam Malik ra. 
Beliau berkata: (SETIAP MAKSIAT) yang timbul (DARI NAFSU) yakni keinginan jiwa terhadap 
sesuatu (MAKA HAL ITU DAPAT DIHARAPKAN AMPUNANNYA) yakni ampunan dari maksiat itu. 
(SETIAP MAKSIAT) yang timbul (DARI KESOMBONGAN) yakni mengaku mempunyai kelebihan/ 
keutamaan (MAKA SESUNGGUHNYA HAL ITU TIDAK DAPAT DIHARAPKAN AMPUNANNYA, 
karena MAKSIAT IBLIS BERSUMBER DARI KESOMBONGAN) iblis menyangka bahwa 
sesungguhnya ia lebih baik dari baginda kita Nabi Adam. (DAN KESALAHAN) Nabi Adam AS. 
(BERSUMBER DARI NAFSU) dengan sebab keinginan beliau untuk merasakan buah Syahwat 
yang telah dilarang. 


Magolah kesepuluh : (DARI SEBAGIAN ORANG ZUHUD). Mereka adalah orang2 yang 
meremehkan dunia dan mereka tidak memperdulikannya, tetapi mereka hanya mengambil dari 
dunia sekedar kebutuhan mereka. Mereka berkata: (SIAPA SAJA YANG BERBUAT DOSA). Yakni 
ia menanggung/membawa dosa itu. '(SEDANGKAN IA TERTAWA). Yakni dalam keadaan 
gembira dengan menanggung dosa tersebut. (MAKA ALLAH AKAN MEMASUKANNYA KE 
NERAKA,DALAM KEADAAN IA MENANGIS). Karena sesungguhnya haknya adalah menyesal 
dan memohon ampun kepada Allah terhadap dosa tersebut. (DAN SIAPA yang MELAKUKAN 
KETA'ATAN SEDANGKAN IA MENANGIS). karena malu kepada Allah ta'ala dan takut kepada- 
Nya atas kelalaiannya dalam keta'atannya itu. (MAKA SESUNGGUHNYA ALLAH AKAN 
MEMASUKANNYA KE DALAM SURGA DALAM KEADAAN TERTAWA). Yakni ia bergembira 
dengan sangat gembira karena berhasil dalam pencariaanya, yaitu ampunan Allah ta'ala. | Mumu 
BSA |. 


0147. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI 
AL-BANTANIE 3 


Magolah ke sebelas : (DARI SEBAGIAN ORANG BIJAK) yakni para wali,mereka berkata: 
(JANGANLAH KALIAN MEREMEHKAN DOSA-DOSA KECIL) yakni janganlah kalian 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5815 ) 


menghitungnya sebagai dosa kecil (KARNA SESUNGGUHNYA DARI DOSA KECIL ITU AKAN 
BERCABANG-CABANG DOSA-DOSA YANG BESAR) dan terkadang murka Allah pada dosa- 
dosa kecil tersebut. 


Magolah ke 12 : (DARI NABI SAW: BUKAN DOSA KECIL, MAKSIAT YANG DISERTAI DENGAN 
TERUS DIKERJAKAN) 


Karena dosa kecil yang terus menerus dilakukan menjadi besar sehingga menjadi dosa besar, dan 
juga sesungguhnya dosa kecil yang diniatkan untuk senantiasa dikerjakan akan menjadi dosa 
besar. 


Karna niat seseorang dalam melakukan maksiat adalah perbuatan maksiat. 
(DAN BUKAN DOSA BESAR MAKSIAT YANG DISERTAI DENGAN PERMOHONAN AMPUN) 


Yakni bertaubat dengan syarat-syaratnya, karena sesungguhnya taubat dapat menghapus 
pengaruh perbuatan salah meskipun kesalahan itu besar. 


Magolah ketiga belas : (DIKATAKAN: CITA2 'ARIF ADALAH PUJIAN) 


Yakni keinginan orang2 Ahli ma'rifat kepada Allah adalah memuji Allah ta'ala dengan keindahan 
sifat-sifatNya. 


(DAN CITA2 ORANG ZUHUD IALAH DO'A) 


Yakni keinginan orang yang berpaling dari sesuatu yang melebihi ukuran yang dibutuhkan dari 
urusan dunia dengan hatinya adalah do'a, yaitu merendahkan diri kepada Allah ta'ala dengan 
memohon segala yang ada disisi-Nya. 


(KARNA SESUNGGUHNYA CITA2 ORANG 'ARIF ADALAH TUHANNYA) bukan pahala dan 
bukan surga 


(SEDANGKAN CITA2 ORANG ZUHUD ADALAH DIRINYA SENDIRI) 
Yakni manfa'at dirinya sendiri berupa pahala dan surga. 


Maka bedakanlah antara orang yang cita2nya memperoleh bidadari dan orang yang cita2nya 
menyingkap satir (rahasia Allah) 


Magolah ke empat belas : (DARI SEBAGIAN AL-HUKAMA/ORANG BIJAK: "SIAPA SAJA 
MENYANGKA BAHWA IA MEMPUNYAI PENOLONG YANG LEBIH UTAMA DARI ALLAH, MAKA 
SANGAT SEDIKIT PENGETAHUANNYA TENTANG ALLAH). 


maknanya siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki penolong yang lebih dekat daripada 
Allah, dan lebih banyak menolong daripada-Nya,maka orang itu belum mengenal Allah Ta'ala. 


(DAN SIAPA SAJA YANG MENYANGKA BAHWA IA MEMPUNYAI MUSUH YANG LEBIH 
MENGANCAM DARI NAFSUNYA, MAKA SANGAT SEDIKIT PENGETAHUANNYA TENTANG 
DIRINYA) 


maksudnya adalah siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki musuh yang lebih kuat dari 
nafsu amarahnya dan nafsu tercela, maka sesungguhnya orang itu belum mengenal dirinya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5816 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Magolah kelima belas : (DARI SAYYIDINA ABUBAKAR ASH-SHIDDIG RA. MENGENAI 
FIRMAN ALLAH TA'ALA "TELAH NAMPAK KERUSAKAN DI DARAT DAN DI LAUT...(@S:AR- 
RUM:41)" BELIAU BERKATA:) yakni sayyidina Abubakar dalam menafsirkan ayat tersebut: 
(DARAT ADALAH LISAN, SEDANGKAN LAUT ADALA HATI, APABILA LISAN ITU RUSAK) 
dengan mencaci maki umpamanya (MAKA MENANGISLAH JIWA-JIWA MANUSIA) yakni orang2 
dari keturunan Nabi Adam AS. (DAN APABILA HATI RUSAK) dengan riya' umpamanya (MAKA 
MENANGISLAH PARA MALAIKAT) 


sebagian ulama mengatakan: "hikma adanya lisan itu satu adalah: peringatan awal bagi seorang 
hamba, bahwasannya ia tidak sepatutnya berbicara kecuali dalam hal yang penting atau berbicara 
tentang kebaikan" dan pendapat lain mengatakan:"hikma adanya lisan itu satu adalah: "karna 
sesungguhnya lisan mengucapkan segala bahasa yang diucapkan kepada Dzat yang maha Esa 
yaitu Allah ta'ala demikian juga hati. berbeda halnya dengan mata dan telinga, karena sesuatu 
yang dilihat dan didengar itu berbilangan. sebagian lain mengatakan: kebutuhan mendengar dan 
melihat lebih banyak daripada kebutuhan berbicara. 


sesungguhnya sayyidina Abubakar menyerupakan hati dengan laut, karena sangat dalam dan 
luasnya. intaha 


Magolah ke enam belas : (DIKATAKAN:'"SESUNGGUHNYA HAWA NAFSU ITU DAPAT 
MENJADIKAN RAJA-RAJA SEBAGAI BUDAK) 


Karna sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka jadilah orang itu budaknya. 


(SEDANGKAN SABAR MENJADIKAN BUDAK SEBAGAI RAJA) karena sesungguhnya seorang 
budak dengan kesabarannya akan meraih apa yang ia inginkan. 


(TIDAKKAH ENGKAU MELIHAT) yakni tidak sampaikah pengetahuanmu (TERHADAP) kisah 
baginda kita yang mulia,putra orang mulia,putra orang mulia,putra orang mulia, yaitu (NABI 
YUSUF) Ash-Shiddig putra Nabi Ya'kub yang sabar, putra Nabi Ishag yang murah hati, Putra Nabi 
Ibrohim sang kekasih yang banyak berdo'a (DAN SITI ZULAIKHA") 


Karna sesungguhnya siti Zulaikha mencintai Baginda kita Nabi Yusuf, dengan cinta yang 
bergelora, sementara Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi tipu daya dari gangguan Siti 
Zulaikha. 


Magolah ke tujuh belas : (DIKATAKAN: "BERUNTUNGLAH) yakni mendapatkan kebaikan yang 
banyak (BAGI ORANG YANG AKALNYA JADI PIMPINAN),dengan jalan ia mengikuti akalnya 
yang sempurna, (SEDANG NAFSUNYA) yakni kecenderungan nafsunya kepada sesuatu yang 
tidak ia inginkan tanpa ada ajakan syariat (MENJADI TAWANAN) yakni terhalan dari melakukan 
hal itu. 


(DAN CELAKALAH) yakni sangat binasa (BAGI ORANG YANG NAFSUNYA JADI PIMPINAN) 
dengan melepas hawa nafsunya kepada hal yang diinginkan, (SEDANG AKALNYA MENJADI 
TAWANAN") yakni terhalang dari berfikir tentang nikmat-nikmat Allah ta'ala dan tentang 
keagungan Allah ta'ala. 


Magolah ke 18 : (DIKATAKAN : "SIAPA SAJA YANG MENINGGALKAN DOSA, MAKA AKAN 
LEMBUT HATINYA) sehingga ia akan dapat menerima nasehat dan khusyu/penuh perhatian pada 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5817 


nasehat tersebut. 


(DAN SIAPA SAJA yang MENINGGALKAN SEGALA YANG HARAM) dalam makanan, pakaian, 
dan lain2 (DAN MEMAKAN SEGALAH yang HALAL, MAKA AKAN JERNIH FIKIRANNYA") 
terhadap ciptaan2 Allah ta'ala, yang menunjukan atas kekuasaan Allah ta'ala menghidupkan 
makhluk setelah mati dan atas ke-Esaan Allah ta'ala, keMaha kuasaan-Nya dan keMaha tahuan- 
Nya. 


Magolah ke 19 : (TELAH DIRIWAYATKAN KEPADA SEBAGIAN PARA NABI: "TAATILAH AKU 
DI DALAM SEGALA HAL YANG TELAH AKU PERINTAHKAN KEPADAMU,DAN JANGAN 
ENGKAU DURHAKA KEPADAKU PADA SEGALAH HAL YANG TELAH AKU NASEHATKAN 
KEPADAMU) maksudnya adalah: dalam segala hal yang telah Aku serukan kepadamu menuju 
hal2 yang didalamnya terdapat kebaikan dan Aku melarangmu dari segala hal yang didalamnya 
terdapat kerusakan. 


Magolah ke 20 : (DIKATAKAN: " SEMPURNANYA AKAL ITU ADALAH MENGIKUTI 
KERIDHOAN ALLAH TA'ALA DAN MENJAUHI MURKA-NYA) maka yang menyelisihi dari kedua 
perkara tersebut adalah perbuatan gila. (tidak sempurna akalnya). 


0930. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI 
AL-BANTANIE 4 


Magolah ke 21 : (DIKATAKAN: "TIDAK ADA KEASINGAN BAGI ORANG YANG MEMPUNYAI 
KEUTAMAAN,DAN TIDAK ADA TANAH AIR BAGI ORANG BODOH") 


Maksudnya: orang yang disifati dengan keilmuan dan mengamalkan ilmunya, maka ia dimuliakan 
lagi terhormat di sisi manusia, di negri manapun ia berada, maka keberadaannya di setiap negri di 
sisinya adalah tanah airnya, meskipun ia pendatang, 


Sedangkan orang bodoh kebalikan dari hal itu. 


Magolah ke 22 : (DIKATAKAN: "SIAPA SAJA YANG DENGAN KETA'ATANNYA DISISI ALLAH 
DEKAT,MAKA IA DITENGAH2 MANUSIA MENJADI TERASING"”) 


Maksudnya adalah: siapa saja yang senang menyibukan diri dengan berbuat ta'at kepada Allah 
ta'ala,jadilah ia terasing jauh dari manusia. 


Magolah ke 23 : (DIKATAKAN:"GERAKAN TA'AT MENUNJUKAN MA'RIFAT, SEBAGAIMANA 
GERAKAN TUBUH MENUNJUKAN KEHIDUPAN." 


yakni: sesungguhnya perbuatan ta'at seorang hamba kepada Allah merupakan tanda atas ke 
ma'rifatannya kepada Allah. Dan Apabila sedikit, maka sedikit pula, karena sesungguhnya dhohir 
itu adalah cerminan batin. 


Magolah ke 24 : (NABI SAW.BERSABDA: "SUMBER SEMUA KESALAHAN ADALAH CINTA 
DUNIA) yaitu sesuatu yang melebihi kebutuhan (DAN SUMBER FITNAH ADALAH TIDAK 
MENGELUARKAN 1/10) zakat pertanian DAN ZAKAT) pada umumnya. 


Ini adalah athof 'am ala khos. 


Karna sesungguhnya al-'Usryru(1/10) itu hanya khusus pada tanaman dan buah2an,sedangkan 
zakat meliputi al 'Usyru tersebut,zakat emas dan perak,binatang ternak,dan zakat badan (zakat 
fitrah) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5818 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Magolah ke 25 : (DIKATAKAN: "ORANG YANG MENGAKUI KEKURANGAN ) yakni lemah dari 
perbuatan ta'at (SELAMANYA ADALAH ORANG YANG TERPUJI, DAN MENGAKUI 
KEKURANGAN ITU TANDA-TANDA DITERIMANYA AMAL") 


Karna hal itu menunjukan tidak adanya sifat 'ujub dan sombong. 
Magolah ke 26 : (DIKATAKAN:" KUFUR NIKMAT ITU TERCELAH) 
Yakni tidak bersyukur terhadap nikmat menunjukan kerendahan jiwa 
(DAN BERTEMAN DENGAN ORANG BODOH) 


Yaitu orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya padahal ia mengerti kejelekannya 
(ADALAH SIAL") 


Yakni tidak berkah. 


Sebagaimana imam Thobroniy meriwayatkan dari Busyair, bahwasannya Nabi SAW.bersabda: 
"ishrimil ahmag" (putuskanlah orang bodoh). 


Yakni putuskanlah mencintainya. Maknanya jangan menemaninya karena kejelekan prilakunya, 
dan karena sesungguhnya tabiat itu suka mencuri, dan kadang2 tabiatmu mencuri dari dirinya. 
(ATH-THIBA'A SARRO@OTUN WA GOD YASRUOU TOB'UKA MINHU) 


(LIANNA ATH-THIBA'A SARROGOTUN WA GOD YASRUOU TOB'UKA MINHU) 


Diriwaytkan oleh imam turmudzi dari ibn Amr, bahwasannya Nabi SAW. Bersabda:"ada 2 perilaku, 
siapa saja yang ada 2 perilaku itu pada dirinya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang 
bersyukur dan orang yang sabar, dan siapa saja yang keduanya tidak ada pada dirinya, maka 
Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula orang yang sabar: 


1.orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang diatasnya,lalu ia mengikutinya dan 
dalam urusan dunianya ia melihat kepada orang di bawahnya,lalu ia memuji Allah atas segala 
karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang 
bersyukur dan penyabar. 

2.dan orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang dibawahnya, dan dalam urusan 
dunianya melihat kepada orang di atasnya,lalu ia bersedih atas segala ketertinggalannya, maka 
Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar" 

Magolah ke 27 : seorang penyair berkata: -WAHAI ORANG YANG SIBUK DENGAN 
DUNIANYA"SUNGGUH TERTPU DIRINYA OLEH PANJANG ANGAN2 -ATAU SENANTIASA 
DALAM KELALAIAN"HINGGA SEMAKIN DEKATKEPADA DIRINYA SANG AJAL -KEMATIAN 
DATANG DENGAN TIBA2“SEMENTARA KUBUR ADALAH PETI AMAL -SABARLAH 
MENGHADAPI KEADAAN DUNIA'TIADA KEMATIAN KECUALI DENGAN AJAL 


Diriwayatkan oleh imam Dailamiy bahwasannya Nabi Saw bersabda: 


"meninggalkan dunia lebih pahit dari buah jadam dan lebih berat dari tebasan pedang di jalan 
Allah. 


Tidaklah seseorang yang meninggalkan dunia, melainkan Allah pasti akan memberinya ganjaran 
yang telah Allah berikan kepada para syuhada. 


Meninggalkan dunia itu ialah menyedikitkan makan, rasa kenyang, dan tidak menyukai pujian dari 
manusia. 


Karna sesungguhnya, siapa saja yang lebih menyukai pujian dari manusia, maka ia lebih 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5819 ) 


mencintai dunia dan kenikmatannya, 


dan siapa saja yang dibahagiakan oleh kenikmatan yang paling nikmat (surga), maka hendaklah ia 
tinggalkan dunia dan pujian dari manusia" 


Magolah ke 28 : (DARI ABU BAKAR ASY-SYIBLIY RA.) 


Bagdad tempat kelahiran beliau dan tumbuh dewasanya, beliau bersahabat dengan Syekh Al- 
Junaid dan beliau bermadzhab maliki. 


Beliau "hidup" selama 87 tahun, dan meninggal tahun 334 h., dan makam beliau ada di bagdad. 
(SYEKH ASY-SYIBLIY TERMASUK DIANTARA PEMBESAR AHLI MA'RIFAT) 

Kepada Allah ta'ala 

(BELIAU BERKATA!) 


Didalam munajatnya: ("WAHAI TUHANKU SESUNGGUHNYA AKU MENYUKAI UNTUK 
MEMEBERIKAN KEPADA-MU SELURUH KEBAIKANKU SERTA KEFAKIRANKU) 


Yakni kebutuhanku kapada kebaikan itu (DAN KELEMAHANKU) yakni ketidak-mampuanku 
memperbanyak ibadah. (MAKA BAGAIMANA ENGKAU TIDAK SUKA WAHAI TUAN-KU, UNTUK 
MEMBERIKAN SESUATU KEPADAKU) yakni Engkau memberi ma'af bagiku (AKAN SELURUH 
KESALAHANKU, DISERTAI MAHA KAYANYA ENGKAU, WAHAI TUHANKU, DARIKU") yakni 
dari menyiksaku, karena segala kesalahanku tidak akan membahayakan Engkau dan segala 
kebaikanku tidak akan memberi manfa'at kepada-Mu. 


Berikut ini adalah bait-bait syair yang telah diizakan kepadaku(Syekh nawawi Al-bantanie) oleh 
salah seorang ulama untuk dibaca 7 kali usai shalat jum'at. 


ilahi lastu lilfirdausi ahlan#wa laa agwa ala naaril jahimi. 
Fahab liy zullatiy wa ighfir dzunubiffa innaka ghoofirud Dzanbil Adhiimi. 
Wa'Aamilniy mu'amalatil Kariimi#wa tsabitnii 'alan Nahjil Gowiimi. 


ya Tuhanku. Tak layak bagiku menghuni surga firdaus-Mu#namun aku tak kuat bila menempati 
neraka jahim. 


Ma'afkan semua kesalahanku,dan ampunilah dosaku#karna hanya Engkaulah yang mengampuni 
dosa2 besar. 


Perlakukanlah aku sebagaimana engkau memperlakukan orang2 Mulia#dan kokohkanlah 
keyakinanku pada jalan yang lurus. 


(HIKAYAT) Syeikh Asy-Syibliy perna berkunjung kepada Ibnu Mujahid, lalu beliau dipeluk oleh 
Ibnu Mujahid dan dicium diantara kedua matanya (dahinya). 


Lalu Ibnu mujahid ditanya mengenai hal itu. 


Beliau berkata: "Aku perna melihat Nabi Saw di dalam tidur, dan sunggu Asy-Syibliy mendatangi 
Nabi Saw. lalu Nabi Saw berdiri menyambutnya dan mencium keningnya. 

Lalu aku berkata: "wahai Rasulullah, mengapa Engkau berbuat demikian terhadap Asy-Syibliy? 
Beliau menjawab: "karna, tidaklah ia mengerjakan Shalat Fardhu, melainkan dia membaca dua 
ayat di akhir sholatnya. 

"LAGOD JA A KUM ROSUULUN MIN ANFUSIKUM 'AZIIZUN ALAIHI MAA 'ANITTUM 
HARISHUN 'ALAIKUM BIL MU'MINIINA RO'UUFUR ROHIIM (128) FAA IN TAWALLAU FAGUL 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5820 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


HASBIYALLAHU LAA ILAHA ILLA HUWA, "ALAIHI TAWAKKALTU, WA HUWA ROBBUL 'ARSYIL 
'ADHIIM (gs: At-Taubah:128-129) kemudian ia mengucapkan "SHOLLALLAHU 'ALAIKA YAA 
MUHAMMAD (semoga Allah melimpahkan shalawat-Nya kepadamu, wahai Muhammad). 


"Lalu aku bertanya kepada Asy-Syibli tentang hal yang beliau baca setelah sholat, lalu beliau 
menyebutkan sama seperti itu" 


Magolah ke 29 : (BERKATA) syekh Asy-Syibliy ("APABILA ENGKAU INGIN MERASA NYAMAN 
DENGAN ALLAH) yakni hatimu tenang bersama Allah dan tidak lari dari-Nya (MAKA LEPASKAN 
DIRIMU DARI NAFSUMU") yakni, maka putuskanlah segala yang disukai oleh nafsumu. 

Syeikh Asy-Syibily ditanya setelah beliau meninggal tentang keadaan dirinya, didalam mimpi 
(seseorang), lalu beliau berkata: "Allah berfirman kepadaku: " hai Abu bakar, tahukah engkau 
mengapa Aku mengampunimu? 

Aku berkata:"sebab amal sholehku" 

Allah berfirman:"bukan" 

Aku berkata:"sebab keikhlasan ibadah-ibadahku" 

Allah berfirman: "bukan" 

Aku berkata: "sebab hajiku,puasaku,dan sholatku" 

Allah berfirman: "bukan" 

Aku berkata:"sebab hijraku ke orang-orang sholeh dan menuntut ilmu" 

Allah berfirman: "bukan" 

Aku berkata: "Wahai Tuhanku, jadi sebab apa? 


Maka Allah ta'ala berfirman: "ingatkah ketika engkau berjalan di gerbang kota bagdad,lalu engkau 
menemukan seekor kucing kecil, yang sungguh hawa dingin telah membuatnya lemah,dan ia 
terpojok karena sangat dinginnya. Lalu engkau mengambilnya karena rasa sayang kepada kucing 
itu dan memasukannya di jubahmu sebagai perlindungan kepada kucing itu"? Maka aku berkata: 
"ya". Lalu Allah berfirman: "sebab rasa sayangmu kepada kucing itulah,maka Aku menyayangimu" 
Magolah ke 30 : (Berkata) Syekh Asy-Syibliy ("SEANDAINYA ENGKAU TELAH MERASAKAN 
LEZATNYA BERHUBUNGAN) yakni dekat bersama Allah ta'ala (PASTI ENGKAU MENGETAHUI 
PAHITNYA PUTUS) dengan-Nya, yakni: jauh dari Allah ta'ala, karena sesungguhnya hal itu 
merupakan siksaan terbesar di sisi kekasih Allah. Diantara do'a Nabi Saw adalah : ALLAHUMMAR 
ZUOANI LADDZATAN NADHRI ILA WAJHIKAL KARIIM WAS SAU@O ILA LIGGOIKA. "Ya Allah 
berilah aku rizki berupa kelezatan memandang Wajah-Mu yang mulia dan kerinduan bertemu 
dengan-Mu". 


0939. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI 
AL-BANTANIE 5 


Bab Ats-Tsulatsiyyu (tiga-tiga) 
Didalamnya berisi 55 nasihat, 7 khobar, dan sisanya atsar. 


Magolah ke 1 : (DIRIWAYATKAN DARI NABI SAW., BELIAU BERSABDA: SIAPA SAJA YANG 
BERPAGI HARI) yakni memasuki waktu pagi (DAN IA MENGELUHKAN) kepada orang-orang 
(AKAN KESULITAN HIDUPNYA, MAKA SEAKAN-AKAN IA MENGELUHKAN TUHANNYA). 


Mengeluh/mengadu itu tidak pantas kecuali hanya kepada Allah, karena mengadu/mengeluh 
termasuk do'a. Adapun mengadu/mengeluh kepada manusia, maka itu termasuk tanda-tanda 
tidak ridho dengan pembagian Allah ta'ala kepadanya. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5821 ) 


Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: "Rasulullah saw bersabda: 
"maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang telah diucapkan oleh Nabi Musa as ketika 
beliau mengarungi lautan bersama bani isroil?" 


Lalu kami berkata: "tentu ya Rasulullah" 


Nabi bersabda: "ucapkanlah oleh kalian, " ALLAHUMMA LAKAL HAMDU WA ILAIKAL 
MUSYTAKAA WA ANTAL MUSTA'AN WA LAA HAULA WA LAA GUWATA ILLA BILLAHIL ALIYIL 
ADHIIM" 


(ya Allah hanya bagi-Mu segala puji,dan hanya kepada-Mu keluhan diadukan,dan Engkaulah yang 
dimintai pertolongan, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi 
maha agung) 


Syekh Al-A'masy berkata: " maka aku tidak perna meninggalkan kalimat do'a itu semenjak aku 
mendengarnya dari saudara kandungku, yaitu Al-Asadiy Al-kufiy, dan beliau menerima dari 
Sayyidina Abdullah ra." 


Syekh Al-A'masy berkata: "telah datang kepadaku aat (sebangsa malaikat) beliau berkata: "wahai 
sulaiman tambahkan pada do'a tersebut dengan kalimat ini: WA NASTA'INUKA 'ALA FASAADI 
FIINA WA NAS'ALUKA SOLAAHA AMRINAA KULLIHI" 


(dan kami memohon pertolongan-Mu atas kerusakan yang ada pada kami, dan kami memohon 
kepada-Mu kebaikan urusan kami seluruhnya). 


("SIAPA SAJA BERPAGI HARI) yakni memasuki pagi hari (MERASA SEDIH TERHADAP 
URUSAN DUNIA, MAKA SUNGGUH DIPAGI HARI IA TELAH MEMBENCI ALLAH) 


Maknanya, siapa saja yang bersusah hati atas urusan dunia, maka sungguh ia telah marah 
kepada Allah, karena berarti ia tidak Ridho dengan @odho Allah dan ia tidak sabar atas cobaan- 
Nya, dan ia tidak percaya dengan takdir-Nya, karena sesungguhnya setiap sesuatu yang terjadi di 
dunia, adalah berdasarkan @odho dan @odar-Nya. 


(SIAPA SAJA YANG MERENDAHKAN DIRI TERHADAP ORANG KAYA karena KEKAYAANNYA, 
MAKA SUNGGUH TELAH HILANG 2/3 AGAMANYA") 


Maksudnya, karena sesungguhnya syariat mengajarkan bahwa adanya pengagungan terhadap 
menusia itu adalah karena alasan amal sholehnya dan karena ilmunya, bukan pengagungan 
karena alasan hartanya. 

Syekh Abdul Gadir Al-Jailany ra, berkata: "haruslah bagi setiap orang beriman melakukan 3 
perkara dalam seluruh keadaanya, yaitu: 


1.terhadap perintah,ia harus mematuhinya. 
2.terhadap larangan,ia mesti menjauhinya. 
3.terhadap takdir ia mesti merelakannya". 


Maka sekurang-kurangnya keadaan orang yang beriman, tidak boleh kosong pada dirinya salah 
satu dari 3 perkara tersebut. Maka selayaknya baginya menetapkan cita-citanya (terhadap 3 
perkara tersebut) di dalam hatinya,dan membicarakan hal itu (3 perkara tersebutt) pada dirinya 
dan ia mempergunakan anggota tubuhnya dengan halnya (3 perkara tersebutt) itu pada seluruh 
keadaanya. 


Magolah ke 2 : dari sayidina Abubakar Ash-Shiddig ra: "TIGA PERKARA TIDAK AKAN 
TERCAPAI DENGAN TIGA PERKARA, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5822 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


-KAYA DENGAN ANGAN-ANGAN) maksudnya kaya tidak bisa diperoleh dengan angan-angan/ 
lamunan-lamuna 


n, akan tetapi berdasarkan pembagian dari Allah ta'ala. 
(“MUDA DENGAN SEMIR) 


yakni, muda tidak bisa diperoleh dengan menyemir rambut menggunakan inai (pacar rambut) dan 
semacamnya. 


(“SEHAT DENGAN OBAT) 


yakni, sehat tidak akan didapat dengan obat saja,akan tetapi melalui penyembuhan dari Allah 
ta'ala. 


Magolah ke 3 : dari sayina Umar ra ("RASA SAYANG) mencintai (KEPADA MANUSIA ADALAH 
SETENGAH DARI KECERDASAN AKAL).. 


Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Thobroniy dan Baihagi dari Jabir bin Abdullah, 
bahwasannya Nabi saw bersabda:"ramah tamah terhadap manusia adalah shodagoh" 


Yakni: berlaku lemah lembut kepada manusia dengan ucapan dan perbuatan, akan diberi pahala 
perbuatannya itu sebagai pahala shodagoh. 


Diantara keramahan Nabi saw adalah, beliau tidak pernah mencelah makanan, tidak pernah 
membentak pembantu, dan tidak perna memukul istri. 


Ramah tamah adalah meninggalkan dunia untuk tujuan agama, kebalikan dari mencari muka. 


(PERTANYAAN YANG BAIK) kepada ulama (ADALAH SETENGAH ILMU) karena ilmu itu dapat 
diperoleh melalui bertanya. 


Dan (PERENUNGAN YANG BAIK) yakni melakukan segala perkara berdasarkan pengetahuan 
tentang akibatnya (MERUPAKAN SETENGAH KEHIDUPAN") yaitu lahan usaha seseorang yang 
bisa hidup dengan sebab-sebab tersebut. 


Magolah ke 4 : (DARI SAYYIDINA UTSMAN RA:- SIAPA SAJA YANG MENINGGALKAN DUNIA) 
yakni dengan menyedikitkan kenyang dan makan, dan tidak menyukai pujian dari manusia, 
(MAKA IA AKAN DICINTAI ALLAH TA'ALA) karena meninggalkan riya' dan keangkuhan. 


(“SIAPA SAJA YANG MENINGGALKAN DOSA,MAKA IA AKAN DICINTAI OLEH MALAIKAT), 
karena ia tidak melelahkan malaikat penulis, yaitu malaikat yang selalu mencatat perbuatan jelek. 


(-DAN SIAPA SAJA YANG MENANGGALKAN SIFAT TAMAK TERHADAP MILIK MUSLIM LAIN), 
yakni memutuskannya (NISCAYA AKAN DICINTAI OLEH ORANG LAIN) orang yang 
menanggalkan sifat rakus/tamak terhadap milik orang lain akan dicintai semua orang, sebab dia 
tidak menjadi beban pikiran orang lain. 


Magolah ke 5 : (DARI SAYYIDINA ALI RA:"SESUNGGUHNYA DARI SEKIAN BANYAK NIKMAT 
DUNIA, CUKUPLAH ISLAM SEBAGAI NIKMAT BAGIMU) 


Karna sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba adalah Allah 
menciptakannya dari tidak ada menjadi ada, dan mengeluarkannya dari kegelapan kufur kepada 
cahaya islam. 


(SESUNGGUHNYA DARI SEKIAN BANYAK KESIBUKAN, CUKUPLAH KETA'ATAN SEBAGAI 
KESIBUKAN BAGIMU) 


Karna ta'at kepada Allah ta'ala merupakan kesibukan yang paling besar. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5823 ) 


(DAN DARI SEKIAN BANYAK PELAJARAN, CUKUPLAH KEMATIAN SEBAGAI PELAJARAN 
BAGIMU"). 


Karna sesungguhnya kematian adalah nasehat yang paling besar bagi manusia. 


Magolah ke 6 : (DARI ABDULLAH BIN MAS'UD RA:" BETAPA BANYAK MANUSIA YANG 
DIHUKUM SECARA BERANGSUR-ANGSUR MELALUI KENIKMATAN YANG DIBERIKAN 
KEPADANYA. 


BETAPA BANYAK MANUSIA YANG MENDAPAT FITNAH) yakni mendapat cobaan (DENGAN 
PUJIAN) dengan banyaknya pujian orang2 (KEPADANYA) 


(DAN BETAPA BANYAK ORANG YANG TERTIPU) yakni merasa tenang hatinya di dunia dan 
melalaikan akhirat (DENGAN TERTUTUP) yakni dengan sebab Allah menutup aibnya (ATAS 
DIRINYA"). 


Magolah ke 7 : (DARI NABI DAWUD AS. BELIAU BERSABDA: "TELAH DIWAHYUKAN DI 
DALAM KITAB ZABUR) yaitu kitab yang telah diturunkan kepada beliau (HAK ATAS ORANG 
BERAKAL) yakni kewajiban atasnya adalah (IA TIDAK MENYIBUKAN DIRI, KECUALI DENGAN 
TIGA) perkara (MENYEDIAKAN BEKAL UNTUK KEMBALI KEPADA ALLAH) yakni untuk 
akhiratnya, dengan melaksanakan segala perbuatan baik. 


(MENYEDIAKAN ONGKOS UNTUK KEHIDUPAN) yakni memenuhi urusan hariaanya dan 
menjaga kehormatannya. Dalam ibarat lain dikatakan: pandai dalam mengatur kehidupannya. 


(DAN MENCARI KELEZATAN DENGAN SESUATU YANG HALAL) karena sesungguhnya usaha 
yang halal hukumnya wajib. 


Magolah ke 8 : (DARI ABU HURAIROH RA.)nama beliau adalah Abdurahman bin Shorin 
(BAHWASANNYA TELAH BERSABDA) Nabi Saw. (ADA TIGA PERKARA YANG DAPAT 
MENYELAMATKAN) yakni penyandangnya dari adzab (ADA TIGA PERKARA YANG DAPAT 
MEMBINASAKAN) yakni yang akan menimpa pelakunya di dalam kebinasaan. (ADA TIGA 
PERKARA YANG DAPAT MENINGGIKAN DERAJAT) yakni kedudukan yang tinggi di akhirat. 
(DAN ADA TIGA PERKARA YANG DAPAT MENGHAPUS DOSA) dosa-dosa pelakunya. 


(ADAPUN YANG MENYELAMATKAN ADALAH: -TAKUT KEPADA ALLAH TA'ALA BAIK KETIKA 
BERADA DITEMPAT SEPI MAUPUN KETIKA BERADA DI TEMPAT RAMAI) didahulukan kata 
sepi, karena sesungguhnya tagwa kepada Allah secara diam-diam lebih tinggi derajatnya. 


(“HIDUP SEDERHANA BAIK DI SAAT FAGIR DAN KAYA) yakni bersikap sedang didalam 
kehidupan, dengan tidak melewati batasan dalam kehidupan, dan ridho dengan hal tersebut. 


(ADIL, BAIK DISAAT SENANG MAUPUN MARAH) dengan cara ia marah karena Allah dan ridho 
karena ridho Allah. 


(TIGA PERKARA YANG DAPAT MEMBINASAKAN YAITU:- SANGAT KIKIR) yakni sangat pelit, 
hingga ia tidak melaksanakan apa yang wajib atasnya dari hak Allah dan hak Makhluk. 


didalam riwayat lain:"sangat kikir yang dituruti": yakni pelit yang diturutioleh manusia. Adapun jika 
pelit yang ada pada dirinya tidak dituruti, maka pelit itu tidak mencelakakan, karena sesungguhnya 
pelit termasuk sifat-sifat yang melekat/sifat dasar dalam jiwa manusia. 


-(HAWA NAFSU YANG DITURUTI) yakni dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa 
nafsunya. 


(“DAN KEKAGUMAN SESEORANG PADA DIRINYA SENDIRI) yakni pandangannya kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5824 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dirinya sempurna serta melupakan karunia Allah ta'ala dan merasa aman dari hilangnya karunia 
itu. 

(ADAPUN YANG MENINGGIKAN DERAJAT YAITU:- MENEBARKAN SALAM) yakni 
mengucapkan ucapan salam diantara sesama manusia dengan cara engkau mengucapkan salam 
kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. 


(“MEMBERI MAKAN BERUPA MAKANAN) kepada tamu dan kepada orang yang lapar. 


(DAN SOLAT DI MALAM HARI SEMENTARA ORANG-ORANG SEDANG TIDUR) yakni sholat 
tahhajud di tengah malam, di saat manusia sedang terlena dalam kenikmatan tidur. 


(ADAPUN TIGA PERKARA YANG DAPAT MENGHAPUS DOSA) yakni segala perbuatan yang 
biasanya dapat menghapus dosa-dosa 


(YAITU MENYEMPURNAKAN WUDHU DI WAKTU DINGIN) yakni dengan melakukan sunnah- 
sunnahnya. 


(MELANGKAKAN KAKI UNTUK MELAKUKAN SOLAT BERJAMA'AH 


-MENANTI SHOLAT SETELAH SHOLAT) yakni menunggu tibanya waktu sholat yang ke dua usai 
mengerjakan shalat yang pertama. dan seperti ini pula menunggu untuk melakukan setiap 
kebaikan. 


Magolah ke 9 : (JIBRIL AS. BERKATA: "WAHAI MUHAMMAD HIDUPLAH ENGKAU 
SEKEHENDAKMU, SESUNGGUHNYA ENGKAU AKAN MATI) karena sesungguhnya akhir 
kehidupan adalah kematian 


(DAN CINTAILAH ORANG YANG ENGKAU KEHENDAKI, SESUNGGUHNYA ENGKAU AKAN 
BERRPISAH DENGANNYA) yakni berpisah dengan orang yang kau kehendaki sebab kematian. 


(DAN BERAMALLAH SEKEHENDAKMU, SESUNGGUHNYA ENGKAU AKAN DIBALAS) karena 
semua hamba akan dibalas atas semua amal perbuatan mereka. jika amalnya baik, maka baik 
pula balasannya, dan jika jelek, maka jelek pula balasannya. 


Magolah ke 10 : "(NABI SAW. BERSABDA: "ADA TIGA KELOMPOK MANUSIA YANG MEREKA 
AKAN DIBERI NAUNGAN OLEH ALLAH DI BAWA NAUNGAN ARSY-NYA DI HARI TIDAK ADA 
NAUNGAN KECUALI NAUNGAN-NYA) yakni hari kiamat. 


1(ORANG YANG BERWUDHU DI WAKTU YANG TIDAKMENYENANGKAN) Maksudnya adalah 
di waktu2 yang memberatkan yaitu di waktu2 yang sangat dingin. 


2.(ORANG YANG BERJALAN KE MASJID DI WAKTU GELAP) Untuk tujuan sholat bersama 
jama'ah 

3.(ORANG YANG MEMBERI MAKAN ORANG YANG LAPAR)" 

0959. NASHOIHUL IBAD Karya SYEIKH NAWAWI 
AL-BANTANIE 6 

Magolah ke 11 : (DITANYAKAN KEPADA NABI IBRAHIM "KARENA APA ALLAH 
MENJADIKANMU SEBAGAI KEKASIH? 

BELIAU BERSABDA: karena 3 HAL: 


1.AKU LEBIH MEMILIH/MENGUTAMAKAN PERINTAH ALLAH DIATAS PERINTAH SELAIN- 
NYA.) di naskah yang lain dengan menggunakan kalimat: "aku tidak memilihhmengutamakan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5825 ) 


perintah yang lain diatas perintah Allah Ta'ala 


(2.AKU TIDAK MERISAUKAN/MENGHAWATIRKAN SESUATU YANG TELAH DITANGGUNG 
OLEH ALLAH UNTUKKU) Yakni, tidak bersikukuh dengan sesuatu urusan yang telah ditanggung 
oleh Allah untukku dari rizki-Nya. 


(3.AKU TIDAK MAKAN, BAIK DI PADA SOREH HARI MAUPUN PAGI HARI, KECUALI 
BERSAMA TAMU.") 


Diriwiyatkan bahwasannya Nabi Ibrahim as, selalu berjalan sejauh 1 mil atau 2 mil untuk mencari 
orang yang akan makan bersama beliau alaihi salam. 


Magolah ke 12 : (DARI SEBAGIAN ORANG-ORANG BIJAK) yakni pengobat hati 
(ADA 3 HAL YANG DAPAT MENGHILANGKAN KEGUDAHAN/KECEMASAN: 
1.DZIKIR KEPADA ALLAH TA'ALA) 


dengan shigot (kalimat) apa saja yang ada, seperti ia banyak mengucapkan kalimat: LAA ILAHA 
ILLALLAH WA LAA HAULA WA LAA GUWWATA ILLA BILLAH, atau bermunajat, seperti ia 
mengucapkan: " Wahai Dzat yang memberi pertolongan kepada setiap pengeluh yang menyeruh- 
Nya, Wahai Dzat yang mengabulkan setiap yang butuh yang memohon kepada-Nya, Wahai Dzat 
yang memberi kecukupan kepada orang yang lebih mengutamakan-Nya atas dunianya, aku 
memohon kepada-Mu untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa aku mencapainya kecuali dengan 
pertolongan-Mu, dan menolaknya, kecuali dengan kekuatan-Mu. 


Dan aku memohon kepada-Mu kebaikan yang berisi 'afiyah (sehat jasmani dan rohani) dan 'afiyah 
yang mengandung kebaikan, dengan rahmat-Mu wahau Dzat yang maha pengasih di antara 
orang2 yang welas asih". 


(2.MENEMUI PARA WALI ALLAH) dari ulama dan orang-orang sholeh. 
(3.mendengarkan PETUAH ORANG-ORANG BIJAK") 
Yakni orang2 yang menunjukan kedua kebaikan, dunia dan akhirat. 


Magolah ke 13 : (DARI HASAN AL-BASHRIY RA.) beliau termasuk pemuka/pembesar tabi'in 
(BELIAU BERKATA: SIAPA SAJA YANG TIDAK ADA ADAB PADA DIRINYA) terhadap Allah 
ta'ala dan dan terhadap makhluk (MAKA TIDAK ADA ILMU PADA DIRINYA) yakni dianggap tidak 
berilmu. 


(SIAPA SAJA YANG TIDAK ADA KESABARAN PADA DIRINYA) dalam menanggung cobaan dan 
gangguan makhluk, dan tidak sabar atas kesulitan menjauhi segala ma'siat serta tidak sabar atas 
penunaian segala kewajiban (MAKA TIDAK ADA AGAMA PADA DIRINYA) yakni dianggap tidak 
beragama (sempurna) 


(DAN SIAPA SAJA YANG TIDAK MEMILIKI SIFAT WARO' PADA DIRINYA) yakni terhadap 
segala hal yang haram dan syubhat, (MAKA TIDAK ADA DERAJAT PADA DIRINYA) yakni ia 
tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah dan tidak mempunyai kedekatan dari Allah ta'ala. 
Magolah ke 14 : (DIRIWAYATKAN, BAHWA SEORANG LAKI-LAKI DARI BANI ISRO'IL KELUAR 
UNTUK MENUNTUT ILMU. LALU SAMPAILAH HAL ITU KEPADA NABI MEREKA,LALU BELIAU 
MENGUTUS SESEORANG KEPADA LAKI-LAKI ITU, LALU laki-laki ITU MENGHADAP NABI. 
KEMUDIAN BERKATALAH NABI AS. KEPADANYA) yakni kepada laki-laki tersebut. 


(WAHAI PEMUDA, SESUNGGUHNYA AKU AKAN MENASEHATIMU DENGAN 3 HAL YANG 
BERISI ILMU ORANG2 TERDAHULU DAN YANG AKAN DATANG) yakni cukuplah engkau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5826 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan 3 hal itu. 


(1. TAKUTLAH KEPADA ALLAH,DALAM KEADAAN SENDIRIAN DAN DALAM BERAMAI- 
RAMAI) 


Yakni disaat sembunyi dari orang2 dan di saat terlihat di hadapan mereka. 


(2.TAHAN LISANMU DARI MAKHLUK,JANGAN ENGKAU BERCAKAP TERHADAP MEREKA 
KECUALI TENTANG KEBAIKAN). 


(3.PERHATIKAN ROTIMU YANG ENGKAU MAKAN, HINGGA KEADAANNYA) yakni roti tersebut 
(BERASAL DARI YANG HALAL). 


Maka saat itulah engkau boleh memakannya, dan bila tidak,maka kamu jangan memakannya. 
(LALU PEMUDA ITU MENAHAN DIRI KELUAR) ke negri lain untuk mencari ilmu. 


Magolah ke 15 : (DIRIWAYATKAN BAHWA SEORANG PRIA DARI BANI ISRO'IL TELAH 
MENGUMPULKAN 80 PETI ILMU, DAN) pria itu (TIDAK MEMPEROLEH MANFA'AT DENGAN 
ILMUNYA. LALU ALLAH TA'ALA MEMBERI WAHYU KEPADA NABI MEREKA,) Alaihis salam 
("KATAKAN KEPADA PENGUMPUL ILMU INI: WALAUPUN ENGKAU TELAH 
MENGUMPULKAN BANYAK ILMU, ILMU ITU TIDAK AKAN MEMBERI MANFA'AT KEPADAMU 
KECUALI ENGKAU MENGERJAKAN 3 HAL, YAITU: 

1.JANGAN MENCINTAI DUNIA) 

Yakni harta benda dunia dan keindahannya 

(KARNA DUNIA ITU BUKAN NEGRI ORANG BERIMAN). 

Maksudnya adalah, karena sesungguhnya dunia bukanlah negri ganjaran bagi orang2 

beriman, karena sesungguhnya negri ganjaran mereka adalah surga. 

(2. JANGAN BERTEMAN DENGAN SETAN) 

dengan mematuhi perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. 

(KARNA DIA BUKAN SAHABAT ORANG BERIMAN) 

Yakni karena setan bukan sahabat bagi mereka. 

(3.JANGAN MENYAKITI/MENGGANGGU SEORANGPUN) dari hamba2 Allah 

(KARNA MENYAKITI/MENGGANGGU ITU BUKAN PEKERJAAN ORANG BERIMAN") 

Yakni karena menyakiti/mengganggu itu bukan perbuatan orang beriman. 


Magolah ke 16 : (DARI ABU SULAIMAN AD-DARONIY) 
Nama beliau adalah Abdurahman bin 'Athiya ra, dan Daron adalah nama suatu desa diantara 
desa2 yang ada di damaskus (syiria). Beliau meninggal tahun 215 H. 


(BAHWASANNYA BELIAU BERKATA DALAM MUNAJATNYA) kepada Allah ("WAHAI 
TUHANKU, JIKA ENGKAU MENUNTUTKU SEBAB DOSA-DOSAKU, MAKA AKU MENUNTUT- 
MU SEBAB PENGAMPUNANMU) 


karna sesungguhnya ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosaku. 


(DAN JIKA ENGKAU MENUNTUT SEBAB KEKIKIRANKU) dengan menghalangi kewajiban atau 
menolak orang yang meminta dari segala kelebihan yang ada padaku, (MAKA PASTI AKU 
MENUNTUT-MU SEBAB KEDERMAWANAN-MU) yakni karena kemurahan-Mu. 


(DAN JIKA ENGKAU MEMASUKANKU KEDALAM NERAKA, MAKA PASTI AKU AKAN 
MEMBERITAHUKAN KEPADA PENGHUNI NERAKA BAHWASANNYA AKU MENCINTAI-MU") 


Magolah ke 17 : (DIKATAKAN: MANUSIA YANG PALING BAHAGIA ADALAH MANUSIA YANG 
MEMILIKI HATI YANG MENGETAHUI) bahwasannya Allah ta'ala menyertainya selalu dimanapun 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5827 ) 


ia berada, (DAN TUBUH YANG SABAR) menjalani keta'atan-keta'atan dan celaan-celaan (DAN 
BERSIFAT GONA'AH) yakni Ridho/rela (DENGAN APA YANG ADA DI TANGAN) 


dari pembagian Allah ta'ala dan tenangnya hati ketika tidak ada hal-hal yang biasa dimiliki. 


Magolah ke 18 : (DARI IBRAHIM AN-NAKHO'! BELIAU BERKATA: "SESUNGGUHNYA 
KERUSAKAN YANG MENYEBABKAN RUSAKNYA ORANG-ORANG SEBELUM KAMU) dari 
umat2 sebelummu (ITU DENGAN 3 HAL,YAITU: SEBAB BERLEBIHAN BICARA) yaitu bicara 
yang tidak ada kebaikan didalamnya dalam urusan agama dan dunia. 


(BERLEBIHAN MAKAN) 

Yaitu makan yang tidak dapat membantunya dalam urusan agama 
(DAN BERLEBIHAN TIDUR) 

Yaitu tidur yang tidak ada manfa'atnya dalam agama. 

Magolah ke 19 : (DARI YAHYA BIN MU'ADZ AR-RAZIY) 


Beliau adalah sang pemberi nasihat, beliau mempunyai ujaran tentang pengharapan rahmat Allah 
khususnya, dan kata2 tentang ma'rifat kepada Allah. 


Beliau merantau sampai ke kota Balkan,dan bertempat tinggal disana sebentar. 
Beliau kembali ke Naisabur, dan meninggal di sana tahun 258 H. 


Beliau berkata: ("SUNGGUH BERUNTUNG BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN DUNIA, 
SEBELUM DUNIA MENINGGALKANNYA) 


Yakni kebaikan yang banyak bagi orang yang menyalurkan semua hartanya dalam berbagai 
macam kebaikan sebelum harta itu hilang darinya. 


(DAN IA MEMBANGUN KUBURAN SEBELUM IA MEMASUKINYA) 
Dengan melakukan amalan-amalan yang bisa menyenangkannya di dalam kubur. 


(DAN IA RIDHO KEPADA TUHANNYA) dengan mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan- 
Nya (SEBELUM IA MENEMUI-NYA") dengan kematian. 


Magolah ke 20 : (DARI SAYIDINA 'ALI RA. BELIAU BERKATA: "SIAPA SAJA YANG TIDAK ADA 
PADA DIRINYA SUNNATULLAH) yakni kebiasaan-Nya (SUNNAH ROSUL-NYA) yakni perilaku 
Rasul (DAN SUNNAH PARA WALI) yakni urusan para wali (MAKA TIDAK ADA DITANGANNYA 
SESUATUPUN) yakni maka tidak ada sesuatupun pada dirinya yang dapat diperhitungkan. 


(DITANYAKAN KEPADA BELIAU) yakni kepada sayidina Ali (APA SUNNATULLAH ITU? 
SAYIDINA ALI BERKATA: "MENYEMBUNYIKAN RAHASIA") yakni sesuatu yang disembunyikan 
oleh manusia dari cerita di hadapan seseorang maka menyembunyikan rahasia itu wajib. 


(DAN DITANYAKAN:APA SUNNAH ROSUL ITU? BELIAU BERKATA: "RAMAH TAMAH 
TERHADAP MANUSIA") 


Sebagaimana sebagian ulama berkata: "ramah tamalah kepada mereka selagi masih di negri 
mereka, dan relahlah menghadapi mereka, selagi masih di bumi mereka." 


(DAN DITANYAKAN: APA SUNNAH PARA WALI ALLAH ITU? BELIAU BERKATA: 
"MENANGGUNG SAKIT TERHADAP DERITA MANUSIA. DAN KEBERADAAN MEREKA (wali) 
SEBELUM KITA) dari Umat2 sebelum kita (MEREKA TELAH SALING BERWASIAT) yakni 
sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain (DENGAN 3 PERKARA DAN MEREKA 
SALING MENULIS WASIAT TERSEBUT) yakni sebagian mereka mengirim tulisan 3 hal tersebut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5828 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada sebagian yang lain. Dan wasiat tersebut adalah: 
(1.SIAIPA SAJA YANG BERBUAT BAIK) sesuatu dari amal-amal (UNTUK AKHIRATNYA, 
MAKA ALLAH AKAN MENCUKUPINYA DALAM URUSAN AGAMA DAN DUNIANYA), yakni 
maka orang itu berada dalam pemeliharaan Allah ta'ala di seluru keadaannya. 
(2.SIAPA SAJA YANG MEMBAGUSKAN BATINNYA) yakni batin hatinya (MAKA ALLAH 
AKAN MEMPERBAGUS LAHIRIYAHNYA) ,karna yang lahir menunjukan atas yang batin. 
(3.DAN SIAPA SAJA YANG MEMPERBAIKI HUBUNGAN ANTARA DIRINYA DENGAN 
ALLAH) dengan melakukan amal perbuatan yang terbebas dari sikap riya', 'ujub dan sum'ah 
(MAKA ALLAH, AKAN MEMULUSKAN HUBUNGAN ANTARA IA DENGAN SESAMA 
MANUSIA"), karena siapa saja yang dicintai oleh Allah ta'ala, maka ia akan dicintai oleh 
makhluk sesamanya. 


XXXX. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 01 


Siapakah pengarang kitab Al-Hikam? mari kita baca biografi beliau : 


Kelahiran dan keluarganya 

Pengarang kitab al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin, Abu al-Fadl, 
Ahmad bin Muhammad bin Abd al-Karim bin Athoillah al-Sakandari al-Judzami al-Maliki al- 
Syadzili. la berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Judzam yaitu salah satu 
Kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Yastrib bin @ohton, bangsa Arab yang terkenal dengan 
Arab al-Aribah. Kota Iskandariah merupakan kota kelahiran sufi besar ini. Suatu tempat di mana 
keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, 
namun kapan sufi agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan 
hidupnya DR. Taftazani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 H. 


Ayahnya termasuk semasa dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Syadili -pendiri Tharigah al- 
Syadziliyyah-sebagaimana diceritakan Ibnu Athoillah dalam kitabnya Lathoiful Minan Ayahku 
bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syaikh Abu al-Hasan al-Syadzili, lalu aku 
mendengar beliau mengatakan: “Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah 
yang tidak aku ketahui jawabannya, lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar dan 
dinding. 

Keluarga Ibnu Athoillah adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama, kakek dari jalur 
nasab ayahnya adalah seorang ulama figih pada masanya. Tajuddin remaja sudah belajar pada 
ulama tingkat tinggi di Iskandariah seperti al-Fagih Nasiruddin al-Mimbar al-Judzami. Kota 
Iskandariah pada masa Ibnu Athoillah memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir, karena 
Iskandariah banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang figih, hadits, usul, dan ilmu-ilmu 
bahasa arab, tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawwuf dan para Auliya'Sholihin. 

Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athoillah tumbuh sebagai seorang fagih, 
sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefagihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan 
tasawuf. Hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. 


Ibnu Athoillah menceritakan dalam kitabnya Lathoiful minan Bahwa kakeknya adalah seorang 
yang tidak setuju dengan tasawwuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Di sinilah 
guru Ibnu Athoillah yaitu Abul Abbas al-Mursy mengatakan: “Kalau anak dari seorang alim figih 
Iskandariah (Ibnu Athoillah) datang ke sini, tolong beritahu aku”, dan ketika aku datang, al-Mursi 
mengatakan: “Malaikat jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung 
ketika orang guraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5829 ) 


mengatakan: ” Wahai Muhammad.. kalau engkau mau, maka aku akan timpakan dua gunung 
pada mereka”. Dengan bijak Nabi mengatakan : ” Tidak,, aku mengharap agar kelak akan keluar 
orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka”. Begitu juga, kita harus sabar akan 
sikap kakek yang alim figih (kakek Ibnu Athoillah) demi orang yang alim figih ini. 


Pada akhirnya Ibn Atho'illah memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik 
juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni figh sampai bisa memadukan figh dan tasawuf. 
Oleh karena itu buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Athoillah menjadi tiga masa : 


Masa pertama 

Masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandariah sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadits, 
figih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandariah. Pada periode itu beliau 
terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawwuf karena 
kefanatikannya pada ilmu figih, dalam hal ini Ibnu Athoillah bercerita: “Dulu aku adalah termasuk 
orang yang mengingkari Abu al-Abbas al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau”. 
Pendapat saya waktu itu bahwa yaang ada hanya ulama ahli dzahir, tapi mereka (ahli tasawwuf) 
mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara dzahir syariat menentangnya. 


Masa kedua 

Masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. 
Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, Abu al-Abbas al-Mursi, tahun 674 H, dan 
berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkarannya ulama' 
tasawwuf. Ketika bertemu dengan al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil 
Tharigah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia 
tasawuf ini. Suatu ketika Ibn Atho' mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya- 
tanya dalam hatinya : “apakah semestinya aku membenci tasawuf. Apakah suatu yang benar 
kalau aku tidak menyukai Abul Abbas al-Mursi ?. setelah lama aku merenung, mencerna akhirnya 
aku beranikan diriku untuk mendekatnya, melihat siapa al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia 
ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar maka semuanya akan kelihatan. Kalau 
tidak demikian halnya biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. 


Lalu aku datang ke majlisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang 
masalah-masalah syara”. Tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua 
bahwa ternyat al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. 
Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku”. Maka 
demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf hatinya semakin tertambat untuk masuk 
ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang 
sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk 
sang guru dan meningalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan 
keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru al-Mursi. 


Dalam hal ini Ibn Athoilah menceritakan : “Aku menghadap guruku al-Mursi, dan dalam hatiku ada 
keinginan untuk meninggalkan ilmu dzahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbersit 
dalam hatiku ini tiba-tiba beliau mengatakan : “Di kota @ous aku mempunyai kawan namanya 
IbnuNaasyi. Dulu dia adalah pengajar di @ous dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit 
manisnya tarigah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata : “Tuanku, apakah sebaiknya aku 
meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada tuan?”. Aku memandangnya 
sebentar kemudian aku katakan : “Tidak demikian itu tarigah kita. Tetaplah dengan kedudukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5830 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang sudah di tentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu 
juga”. 

Setelah bercerita semacam itu yang sebetulnya adalah nasehat untuk diriku beliau berkata: 
Beginilah keadaan orang-orang al-Siddigiyyin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu 
kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka”. 
Mendengar uraian panjang lebar semacam itu aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah 
katapun. Dan alhamdulillah Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku, 
sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang 
diberikan oleh Allah”. 


Masa ketiga 

Masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibn Atho' dari Iskandariah ke Kairo. Dan berakhir dengan 
kepindahannya ke haribaan Yang Maha Asih pada tahun 709 H. Masa ini adalah masa 
kematangan dan kesempurnaan IbnuAthoillah dalam ilmu figih dan ilmu tasawwuf. Ia 
membedakan antara Uzlah dan kholwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan (hubungan) 
maknawi bukan hakiki, lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara si Salik (orang yang uzlah) selalu 
mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap 
dengan uzlah-nya dan nyaman dengan kesendiriannya ia memasuki tahapan khalwah. Dan 
khalwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan, kholwah adalah perendahan diri 
dihadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah SWT. 


Menurut Ibnu Athoillah, ruangan yang bagus untuk ber-khalwah adalah yang tingginya, setinggi 
orang yang berkhalwat tersebut. Panjangnya sepanjang ia sujud. Luasnya seluas tempat 
duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian, 
pintunya rapat, dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. 


Ibnu Athoillah sepeninggal gurunya Abu al-Abbas al-Mursi tahum 686 H, menjadi penggantinya 
dalam mengembangkan Tarigah Syadziliah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di 
kota Iskandariah. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid al- 
Azhar. Ibnu Hajar berkata: “Ibnu Athoillah berceramah di Azhar dengan tema yang menenangkan 
hati dan memadukan perkatan-perkatan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus 
soleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi 
simbol kebaikan”. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Tagri Baradi : “Ibnu Athoillah adalah orang 
yang sholeh, berbicara di atas kursi Azhar, dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. 
Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan 
perkataan ahli hakekat dan orang orang ahli tarigah”. Termasuk tempat mengajar beliau adalah 
Madrasah al-Mansuriah di Hay al-Shoghoh. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi 
seorang ahli figih dan tasawwuf, seperti Imam Tagiyyuddin al-Subki, ayah Tajuddin al-Subki, 
pengarang kitab Tobagoh al-syafiiyyah al-Kubro. 

Sebagai seoarang sufi yang alim Ibn Atho' meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab 
lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, figh, nahwu, mantig, falsafah sampai khitobah. 


Karomah Ibn Athoillah 

Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib al-durriyyah mengatakan: SyaikhKamal Ibnu Humam ketika 
ziarah ke makam wali besar ini membaca Surat Hud sampai pada ayat yang artinya: “Diantara 
mereka ada yang celaka dan bahagia...”. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibn 
Athoillahdengan keras: “Wahai Kamal tidak ada diantara kita yang celaka”. Demi menyaksikan 
karomah agung seperti inilbnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan IbnuAthoillah 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5831 


ketika meninggal kelak. 


Di antara karomah pengarang kitab al-Hikam adalah, suatu ketika salah satu murid beliau 
berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibn Athoillahsedang thawaf. Dia juga melihat sang guru 
ada di belakang magam Ibrahim, di Masa dan Arafah. Ketika pulang, dia bertanya pada teman- 
temannya apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketiak mendengar 
teman-temannya menjawab “Tidak”. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang 
guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya : “Siapa saja yang kamu temui ?” lalu si murid 
menjawab : “Tuanku saya melihat tuanku di sana “. Dengan tersenyum al-arif billah ini 
menerangkan : “Orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja Wali Gutb di panggil dari 
liang tanah, dia pasti menjawabnya. 


Ibn Atho'illah wafat 

Tahun 709 H adalah tahun kemalangan dunia maya ini. Karena tahun tersebut wali besar yang 
tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada Sang 
Pencipta. Namun demikian madrasah al-Mansuriyyah cukup beruntung karena di situlah jasad 
mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiring 
kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman al-Gorrofah al-Kubro. — 


Ml yan Jl UI aa 
Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan hikmah dalam 
ciptaan-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada figur terbaik dalam 
memberikan nasihat dan sosok yang paling adil dalam menetapkan hukum, Nabi Muhammad 
saw., tuan para pendahulu dan generasi yang akan datang. Dan, semoga senantiasa tercurah 
kepada segenap keluarga dan para sahabat beliau. 


BAB | : TANDA-TANDA ORANG YANG ARI 
HARAPAN MENGECIL KETIKA DIHADAPKAN PADA KEGAGALAN 


oo OLNG slssNI Je Jas Ikoti SJ Sic JJl5333. 


Salah satu tanda (orang yang banyak) berharap pada amalnya, berkurangnya kertergantungan 
saat menemui kegagalan 

Tanda-tanda ketergantungan seorang amil (orang yang beramal) terhadap amalnya adalah 
berkurangnya harapan akan rahmat Allah ketika muncul kegagalan. Mafhumnya adalah besarnya 
harapan seseorang ketika melakukan amal dengan sebaik-baiknya, dan meninggalkan harapan itu 
ketika terjadi kegagalan. Ini merupakan hikmah yang sesuai dengan orang-orang arif yang 
bersaksi bahwa semua amal berasal dari Tuhan semesta alam, sebagaimana firman Allah SWT : 
"Dan Allah menciptakan kamu dan amal-amalmu.” (Ash-Shafat: 96) 


Harapan mereka tidak terlalu berlebihan ketika melakukan amal shaleh, karena mereka tidak 
merasa beramal semata-mata karena diri mereka. Demikian juga, tidak berkurang harapan 
mereka akan rahmat Allah walaupun ketaatan mereka secara formal berkurang ataupun 
melakukan sebuah kegagalan. Hal ini karena mereka tenggelam dalam lautan ridha terhadap 
takdir Allah. Mereka berpegang pada gadha' Tuhannya yang menciptakan sesuatu dan memilih 
apa saja yang Dia kehendaki, karena ridha terhadap gadha' merupakan kewajiban bagi setiap 
kaum muslimin. Hanya saja yang tercela adalah apabila terlalu fatalis, dengan meninggalkan 
usaha sama sekali. Dalam sebuah syairnya, penulis berkata : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5832 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dosa seseorang tidaklah menghalanginya dalam mengapai harapan-harapannya 

Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. 

Sedangkan yang relevan bagi seorang salik (ahli ibadah bagi kalangan sufi) adalah merasa 
bahagia ketika melakukan amal shaleh dan merasa khawatir karena berkurangnya harapan 
ketika munculnya kegagalan. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam ad-Dardiri, 

Kekhawatiran telah mendominasi seseorang dan mengalahkan harapan 

Dan bergembiralah karena ketentuan Tuhanmu dengan tanpa berdiam diri 

Allah SWT. menjadikan amal-amal shaleh sebagai sebab untuk mengangkat derajat seseorang 
di Hari Kiamat nanti, sedangkan amal-amal jelek menjadi sebab dilemparnya seseorang dalam 
neraka yang paling bawah. 


Hal ini sebagaimana firman Allah SWT : 

"Adapun orang-orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan 
adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang 
mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan 
pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.” (Al-Lail: 5- 
10). 


Maksud hikmah ini adalah memberikan motifasi agar salik (Penempuh Jalan Ilahi) mampu 
menumbuhkan semangatnya dalam beramal dan mengangkat cita-citanya, serta tidak bergantung 
pada siapa pun. la harus menyandarkan amalnya hanya kepada Allah SWT, sebagaimana 
diisyaratkan oleh Ibnu Al-Farid: 


Berpeganglah pada kerendahan hawa nafsu, dan lepaskanlah rasa malu 
Maka lepaslah jalan orang-orang yang ibadah, walaupun ia mengkilap 


Syair ini mengingatkan, agar tidak tergantung dan hanya berpegang pada substansi amal 
seseorang walaupun itu amal yang mulia. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa amal 
seseorang sama sekali tidak mampu memasukkan seseorang ke surga, para sahabat bertanya, 
"Demikian juga engkau wahai Rasulullah”, beliau menjawab, "Demikian juga saya, kecuali jika 
Allah SWT melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada saya.” Hadits ini dan ayat yang 
menyebutkan, "Masuklah ke surga dengan amal yang telah kamu perbuat” dapat dikombinasikan 
bahwa amal seseorang tidaklah bermanfaat kecuali jika amal itu diterima dan diterimanya amal 
tersebut karena karunia dari Allah, sehingga benarlah bahwa masuknya seseorang ke surga 
hanya semata-mata karena karunia Allah. Amal perbuatan merupakan sebab zhahir yang masih 
bergantung pada ridha Allah SWT. 


Dalam hal Itimad (menyandarkan diri), manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu : 
1. Orang yang menyandarkan diri pada amal perbuatannya, biasanya orang yang seperti ini selalu 
berbuat sembrono dan tergesa-gesa. Ia selalu berusaha melakukan perbuatan yang menjadi 
sandarannya, dengan melihat dari lahiriahnya saja, dan orang yang seperti ini selalu berputar 
pikirannya antara amal dengan Roja'(pengharapan) dan Khouffrasa takut gagal). 

sd K0 38 lo wi kuil 
“Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok “. (AS. Al- 
Hasyr 18) 


2. Orang yang menyandarkan diri pada rahmat dan karunia Alloh SWT., orang seperti ini 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5833 


memandang bahwa segala sesuatu yang ada adalah anugerah dan karunia dari Alloh, manusia 
tidak mempunyai kekuatan untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan dan tiada kekuatan 
untuk berbuat amal kebajikan kecuali dengan pertolongan dan rahmat dari Alloh SWT. 

v3 WB mall ASuuo IS Ai AI ad dasi yo AS) log 
“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Alloh lah (datangnya), dan bila kamu 
ditimpa kemudhorotan, maka hanya kepada Nya kamu meminta pertolongan.” (AS. An-Nahl 53) 
Adapun cirri-ciri orang yang menyandarkan diri pada karunia Alloh adalah mengembalikan semua 
kepada Alloh. Pada saat bahagia ia memuji dan bersyukur kepada Alloh, dan pada saat susah ia 
introspeksi diri dengan merenungi kesalahannya dan selalu berdo'a kepada Alloh SWT. 


3. Orang yang menyandarkan diri pada pembagian dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Alloh 
SWT. orang seperti ini memandang sesuatu sebagai takdir Alloh, | 

usa pgD9S Sad) Ai all J3 
“Katakanlah : Alloh lah (yang menurunkan Taurat), kemudian(sesudah kamu menyampaikan Al- 
Gur'an kepada mereka) biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan.” (AS. An-An'am 91) 
Adapun cirri-ciri orang seperti ini adalah selalu pasrah dan diam (menerima) terhadap terjadinya 
ketentuan (takdir) Alloh. Jadi Roja' (pengharapan) nya tidak akan bertambah dan tidak pula 
berkurang dikarenakan suatu hal, jika ditimbang Roja' (pengharapan) dan Khouf (perasaan takut) 
nya pasti imbang dalam setiap perbuatannya, orang seperti ini kelihatan selalu gembira padahal 
dalam hatinya juga ada rasa susah. 


XXXX. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 02 
TAJRID YANG DIPERBOLEHKAN SECARA SYARA', AKAL DAN PERASAAN 


BA an 


Keinginanmu untuk lepas dari urusan duniawi, padahal Allah membekalimu dengan sarana 
penghidupan, adalah syahwat yang samar (tersembunyi). Sedangkan keinginanmu untuk 
memperoleh sarana penghidupan, padahal Allah telah melepaskanmu dari urusan duniawi, adalah 
suatu kemunduran dari cita-cita luhur. 

Keterangan: 

Asbab (bentuk jamak dari sabab) yaitu hal-hal yang dijadikan perantara untuk mendapatkan 
sesuatu yang dituju (diinginkan) dalam kehidupan dunia. Misalnya kesibukan seseorang dalam 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tajrid adalah memperoleh sesuatu yang 
dituju dalam kehidupan dunia tanpa perlu melakukan hal-hal yang menjadi perantaranya. Misalnya 
seseorang yang mendapatkan rezeki tanpa perlu melakukan suatu pekerjaan. 


Jika dilihat dari perlu atau tidaknya seseorang melakukan kegiatan untuk mendapatkan sesuatu 
dalam kehidupan dunia, maka kedudukan manusia terbagi menjadi 2 yaitu : 


1. Magom Asbab 

Kedudukan seseorang yang memerlukan kegiatan (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya 

Allah SWT berfirman : Da PN Nan AU 
diulas 33 KI Ule53 1251 68 KUKG S3 

Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di bumi, dan kami telah menjadikan bagi 

kalian pekerjaan-pekerjaan di dalamnya (IS. al-A'raf : 10| 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5834 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah SAW bersabda : 

ox Jos Lo USG All ale sal AU SW G3 AN ep MPN AA uSI Ls 
Tiada seseorang yang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan dari (hasil) 
pekerjaan tangannya, dan sesungguhnya nabi Dawud AS memakan (makanan) dari pekerjaan 
tangannya. (HR al-Bukhorij 
Tandanya: 
Jika ia merasa tenang dalam beribadah saat ia memiliki pekerjaan, dan ia dapat melakukan kedua 
hal itu (ibadah dan bekerja) dengan baik, lancar dan kebutuhannya tercukupi. 


2. Magom Tajrid 
Kedudukan seseorang yang tidak memerlukan kegiatan (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya 
Tandanya adalah jika merasa tidak tenang dalam beribadah jika ia bekerja dan ia tidak dapat 
melakukan keduanya dengan baik atau adanya halangan-halangan saat ia bekerja. 
Allah SWT berfirman : 

Kla CSI G3 Re339 J0 IGISN R35 Lo Red! Jsil Log Sisilia II Ig0BI kes 303 
Seandainya mereka (orang-orang ahli kitab) sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil 
dan (al-@uran) yang diturunkan kepada mereka niscaya mereka akan mendapat makanan dari 
atas mereka dan dari bawah kaki mereka. IS. al-Maidah: 66| 


Rasulullah SAW bersabda: 

Ulu 23533 ckolas 9885 Jalal 551 LS K3 AK 3S dll ale GKI SI 
Seandainya kamu bertawakkai kepada Allah dengan tawakkal yang sesungguhnya maka Allah 
akan memberi rezeki kalian seperti Allah memberi rezeki pada burung yang berangkat dalan 
keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. 
(HR Ahmad, an-Nasa-l dalam Sunan al-Kubra dan at-Tirmidzi beliau berkata: Hadis hasan sohih. 
Hadis ini dsohihkan pula oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim| 


Jika seseorang telah ditentukan oleh Allah di magom asbab kemudian ia berpindah ke magom 
tajrid dengan kemauannya sendiri maka perbuatannya ini sebenarnya adalah sayhwat (nafsu) 
yang tersembunyi. 

setiap orang itu memiliki magom (kedudukan) sendiri-sendiri yang telah ditentukan oleh Allah 
SWT. Dan ia tidak dapat berpindah ke satu magom ke magom yang lain kecuali telah ditetapkan 
oleh Allah SWT. 

Jika seseorang tidak tahu apakah ia termasuk magom asbab ataukah magom tajrid maka 
hendaklah ia mencari guru yang soleh dan makrifat yang dapat menunjukkan atau menetapkan 
magomnya di dunia ini. 


Jika seseorang telah ditentukan oleh Allah di magom asbab kemudian ia berpindah ke magom 
tajrid dengan kemauannya sendiri maka perbuatannya ini sebenarnya adalah sayhwat (nafsu) 
yang tersembunyi. 


Misalnya karena ia melihat orang lain yang tidak bekerja hanya tinggal di rumah sudah 
memperoleh rezeki tanpa perlu bekerja maka ia pun meninggalkan pekerjaan dan hanya beibadah 
saja dan mengharapkan kedatangan rezeki. Mungkin dalam hatinya ada rasa malas untuk bekerja 
dan tidak ingin bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin pula ia ingin 
mendapatkan penghormatan atau kedudukan di masyarakat. Ini sebenarnya adalah syahwat 
(nafsu) yang tersembunyi yang diselubungi dalam bentuk kebaikan dan ibadah. Tandanya jika ia 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5835 ) 


dalam keadaan miskin atau kebutuhannya tidak tercukupi maka ia kembali lagi sibuk mencari 
pekerjaan. 


Demikian pula jika seseorang telah ditagdirkan Allah di magom tajrid maka ia berpindah ke 
magom asbab dengan keinginannya sendiri, maka sebenarnya ia telah menurunkan derajatnya 
sendiri baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. 

Misalnya ia melihat orang lain sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia pun 
meninggalkan ibadahnya untuk bekerja. Padahal meskipun ia tidak bekerja selalu ada rezeki yang 
dating kepadanya. Maka ini dalam dirinya terjadi 2 penurun derajat. Yang pertama, penurunan 
derajat disisi Allah karena berkurangnya rasa tawakkalnya. Yang kedua, berkurangnya 
kehormatannya di sisi manusia, misalnya seorang ulama yang biasa dihormati masyarakatnya 
kemudian jika ia bekerja maka ia menjadi menjadi bawahan atau pesuruh majikannya. 


Jadi seseorang ditempatkan oleh dalam magom asbab atau tajrid itu karena adanya hikmah dan 
kehendak yang baik dari Allah. Kita harus menerima magom kita masing-masing dengan baik dan 
ikhlas karena kita tidak mengetahui rahasia Allah saat menentukan kedudukan magom kita. 


Allah SWT berfirman: 

usai Y Alilg Alap WUlg s5 gg is Iga Ul 0wu63 HI 3 9d Luis 190555 UI 069 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah lah yang mengetahui sedangkan kalian 
tidak mengetahuinya. (IS. al-Bagoroh: 216J| 
Perpindahan dari magom asbab (amal dhohir) kepada magom tajrid (amal batin) itu seharusnya 


menampakkan bekas kepada anggota-anggota tubuh seorang hamba. 
Allah SWT berfirman: 


batudl 53 lglS3 ISI Jglall Gl 


Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka akan merusaknya. IS. an- 
Nami: 341 


Tampaknya bekas pada anggota-anggota tubuh setelah perpindahan ke amal batin inilah yang 
disebut dengan tajrid. 
Menurut ahli tasawuf tajrid itu ada 3 macam: 


1. Tajrid adl-dlohir 

Tajrid adl-dlohir adalah meninggalkan sebab-sebab dunia dan penghalang-penghalang jasmani. 
Artinya meninggalkan setiap hal yang menyibukkan anggota tubuhnya dari ingat kepada Allah. 
Tajrid  adl-dhohir yang sempurna adalah dengan meninggalkan sebab-sebab dunia dan 
mengosongkan tubuh dari pakaian-pakaian yang umum. 

2. Taajrid al-batin 

Tajrid al-Batin adalah meninggalkan ikatan-ikatan jiwa dan penghalang-penghalang keingingan. 
Artinya meninggalkan setiap hal yang menyibukkan hati dari kehadiran hatinya bersama Allah. 
Tajrid batin yang sempurna adalah dengan mengosongkan hati dari setiap sifat yang tercela. 

3. Tajrid adl-dhohir wal batin 

Tajrid adl-dlohir wal batin adalah meninggalkan ikatan-ikatan batin dan penghalang-penghalang 
jasmani. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5836 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artinya menyendirikan hati dan tubuhnya hanya untuk Allah saja. 


Abu al-Hasan asy-Syadzili berkata: Adab seseorang yang tajrid ada 4 yaitu: 
1. Memulyakan orang yang lebih tua 
2. Menyayangi orang yeng lebih muda 
3. Menyadari (insaf) akan nafsunya 
4. Tidak menuruti (menolong) nafsunya 


Adab orang yang asbab ada 4 yaitu: 
1. Menyayangi dan membantu orang-orang yang baik 
2. Menjauhi orang-orang yang fajir (durhaka) 
3. Mengerjakan shalat berjama'ah 
4. Menyayangi orang-orang miskin 


Bagi orang di magom asbab hendaknya ia juga berusaha melakukan adab orang yang tajrid, 
karena akan menjadi kesempurnaan baginya. Termasuk adab orang di magom asbab adalah 
terus menerus (konsisten) melakukan pekerjaannya sampai Allah SWT memindahnya dari magom 
asbab ke magom tajrid. 

Tandanya ada isyarat dari gurunya atau jika semua usaha (pekerjaan) yang ia lakukan sudah tidak 
menghasilkan. Maka barulah ia berpindah ke magam tajrid. 


Kesimpulan: 

Sesungguhnya orang yang tajrid dan orang yang asbab adalah 2 pekerja Allah SWT, karena 
kedua-duanya dapat menghasilkan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini dapat diibaratkan seperti 
majikan yang punya 2 pembantu, maka ia berkata kepada salah satunya : 

“Bekerjalah lalu makanlah”, dan ia berkata kepada yang lainnya :”Tetaplah bersamaku nanti aku 
akan memberimu makan.” Seseorang yang melakukan tajrid tanpa ijin dari Allah maka sebenarnya 
ia tetap dalam magom sabab. Dan orang yang melakukan asbab dengan ijin Allah maka 
sebenarnya ia telah melakukan tajrid. 


G2 Bob ati Ol ii Ng 4 AS gulis gd al 4 Cal dian 34 4 AB wal 
csi gallg 4 all licgi 
AA AN Na eat Me ena SanG 


0816. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 03 


Oleh Mbah Jenggot II 
SEBAB-AKIBAT TIDAK AKAN BERPENGARUH, KECUALI HANYA DENGAN @ADHA ALLAH 


Jati Dat SAS U padi Gil pan. 
Menggebunya semangat tak akan mampu menerobos benteng takdir. 
Himmah ( keinginan'/cita-cita ) adalah kekuatan yang mendorong hati dalam mencari sesuatu dan 
menganggapnya penting. 
Jika sesuatu itu adalah perkara yang luhur (tinggi) seperti ma'rifatullah (mengetahui Allah) maka 
disebut Himmah 'Aaliyah. 
Jika sesuatu itu adalah perkara yang rendah seperti mencari dunia dan bagian-bagiannya maka 
disebut Himmah Daniyyah. 
Seseorang yang marrifatullah atau seseorang yang menghendaki sesuatu dengan keinginan yang 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5837 ) 


kuat maka Allah SWT akan mewujudkan hal itu dengan kekuasaan-Nya dalam satu waktu 
sehingga urusannya tersebut menjadi urusan Allah SWT pula. Rasulullah SAW bersabda : 
AA Wa JA Lag cake LA Ca UI AA Ep tis II AE UG nd SIT AI j SS Ga 2JG AN OI 
SEA Jab o HN ea AO 
Sesungguhnya Allah berfirman: Barangsiapa memusuhi wali-Ku (kekasih-Ku) maka Aku sungguh- 
sungguh mengumumkan kepadanya dengan peperangan. Dan tidaklah seorang hamba 
bertagarrub (mendekatkan diri) kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada perkara 
yang telah Aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa bertagarrub 
kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya Maka jika Aku 
mencintainya naka Aku menjadi pendengaran baginya yang ia mendengar menjadi pendengaran 
baginya yang ia mengdengar dengannya, menjadi penglihatan baginya yang ia melihat 
dengannya, menjadi tangan baginya yang ia memukul dengannya, menjadi kaki baginya yang ia 
melangkah dengannya. Dan jika hamba-Ku meminta sesuatu maka Aku akan memberikannya, 
dan jika ia berlindung pada-Ku maka Aku akan melindunginya. | Hadis riwayat al-Bukhori dari Abu 
Hurairah |. 
2 Himmah yang kuat ini dan kemudian terwujud jika terjadi pada seseorang yang soleh (wali) 
disebut dengan Karamah. 
2 Dan jika terjadi pada sesorang yang tidak soleh atau bukan muslim disebut Istidraj, seperti 
yang terjadi pada penyihir. 


0817. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 04 


Oeh Mbah Jenggot 
Wak 5 Vai BB An PB ml aa . 


Istirahatlah kamu dari mengatur urusanmu, karena segala yang telah diurus untukmu oleh 
“selainmu” (Yakni Alloh), tak perlu engkau turut mengurusnya. 


Tadbir yang dimaksud di sini adalah mencemaskan masa depan dengan berlebihan sehingga 
mengerahkan seluruh daya upaya untuk mewujudkan masa depan yang diimpikan oleh nafsunya. 
Tadbir dalam arti ini sangat tidak baik karena hal ini dapat merampas ketenangan hidup dan lebih- 
lebih pada kenyataannya, tidak seluruh yang ditakutkan akan benar-benar terjadi. Kesempatan 
ibadah pun akan berkurang drastis karenanya. 


Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya dengan cara yang misterius. Masa 
depan setiap orang sesungguhnya adalah tanggungan-Nya. Dialah yang menjamin rizki tiap 
makhluk. Lihatlah cecak, Allah menjamin kecukupan makanannya dari serangga-serangga kecil 
yang beterbangan, padahal cecak diciptakan tidak bisa terbang untuk menjemput makanannya. 
Tenangkan hatimu yang gelisah karena hal-hal yang belum tentu terjadi, pasrahkan dirimu pada 
Allah dengan usaha terbaikmu dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menelantarkanmu. Bukankah 
Allah telah menjaga, membesarkan dan merawatmu hingga kini? itu pula yang akan dilakukan- 
Nya untukmu di masa depan sampai waktu berkunjungmu di dunia ini berakhir. Bukankah sekuat 
apapun engkau membuat rencana-rencana hasilnya tetap ditentukan oleh izin Allah semata? 


Buanglah seluruh pertanyaan-pertanyaan negatif seperti: bagaimana bila nanti suami meninggal? 
Bagaimana bila nanti bisnisku merugi? Bagaimana bila nanti tidak dapat mencukupi kebutuhan 
anak-anak? Bagaimana bila nanti SPP naik dan sebagainya yang sering meresahkan. Gantilah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5838 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan kata-kata positif seperti “bila nanti di depan ada kesulitan, Allah pasti akan menunjukkan 
jalan keluarnya untukku seperti yang sudah-sudah” atau “bila Allah menutup satu pintu untukku, 
maka Dia pasti membuka pintu yang lain untuk kulewati, aku hanya perlu mencarinya” dan 
sebagainya. 

Allah berfirman yang artinya: “Setan menjanjikan kamu kemiskinan sedangkan Allah 
menjanjikanmu pengampunan” (al-Bagarah: 268). Rasa takut rugi, takut miskin dan cemas 
berlebihan perihal ekonomi adalah dari bisikan setan agar manusia lupa akan ke-Maha 
Pengasihan-Nya. 


Adapun tadbir yang berarti planning/perencanaan masa depan secara wajar tanpa menjadikannya 
sebagai fokus utama kehidupan, seperti contoh memikirkan strategi bisnis yang sedang dijalani, 
maka itu diperbolehkan. Karenanya, Rasul bersabda: “Tadbir (dalam arti bisnis planning) adalah 
separuh dari penghidupan". 


Fokuskan sebagian besar pikiranmu untuk hal-hal yang sudah pasti terjadi, yaitu: kematian dan 
pertanggung jawaban di akhirat karena dii akhiratlah kehidupan yang sejati dimulai, bukan di dunia 
ini. Berbuat baiklah dan maksimalkan potensimu dalam kebaikan sejak kini. 


0818. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 05 
Oleh Mbah Jenggot 


Uki ima olesi ole J3 Wi Ab UB nat) WN yap Lai Doli, 
Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu dan kelalaianmu melaksanakan apa 
yang dituntut darimu, adalah bukti dari rabunnya mata batinmu. 


Terkadang dunia begitu melenakan kita, padahal hidup di alam ini fana belaka. Dan Allah sudah 
mengatur detil kebutuhan kita, bukan ketamakan keinginan kita. Sehingga dengan penuh 
semangat dan antusias kita imbangi permainan dunia ini. Ibarat main game-lah, betapa asyiknya 
kita tanpa peduli waktu dan kesempatan. Kita merasa kemuliaan kita di dunia ini variabel dengan 
kemuliaan kita di akhirat. 


Sementara akhirat adalah kehidupan yang abadi. Percaya atau tidak, kitab Allah yang berbicara 
seperti itu, boleh percaya boleh tidak, hanya iman didada yang mampu menjawabnya. Dan 
sejujurnya betapa persiapan untuk kehidupan abadi itu sering kita lalaikan. Kita terlalu silau oleh 
kemuliaan kehidupan didunia ini. 


Pernahkah kita menyadari bahwa kehidupan dunia dan isinya Allah telah jaminkan atas hidup 
kita?, sementara Allah 'hanya' menuntut kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Namun 
dalam perjalannya permainan dunia demikian kuat pusarannya sehingga kita terlalu sering 
melupakan tujuan kita sesungguhnya. Terlalu ngotot dengan apa yang kita lihat dan kita raba di 
dunia ini. Sehingga kita lupa dengan sumpah kita saat di Lauhul Mahfudz, dalam Surat Al A'raf 
172-173 


“dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan 
Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini 
Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". 


Bila kita telah bersaksi dihadapanNya sedemikian rupa dan dalam prosesnya di dunia kita seolah 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5839 ) 


lupa maka, sepantasnya bila Syekh Ath Thailah mengolok bahwa mata batin kita telah rabun. 


Kesungguhan seseorang dalam mencari karunia Allah SWT, termasuk juga mencari rizki harusnya 
selalu berkeyaginan dengan firman Allah: 


"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi 
rizkinya.” (Hoid: 6) 

Allah meminta pertanggungjawaban kepada manusia, dengan menjadikan harta yang telah 
dianugerahkan Allah kepada para hamba berfungsi untuk ibadah: hendaknya diberlakukan 
sebagai ibadah dan untuk kepentingan yang berfaedah bagi syiar agama Allah, seperti firman- 
Nya, 

"Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu.” (Al-Bagarah: 21) 


Ayat ini merupakan dalil dan bukti yang membimbing hati manusia untuk mengetahui hal-hal yang 
rahasia dan hal-hal yang tampak jelas. 


Penulis menjelaskan bahwa terkadang orang yang mencari rizki sedikit mengurangi amal 
ibadahnya, namun apabila ia mencari rizki dan tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah, maka ia 
sebagaimana hadits Nabi, "Barangsiapa yang tertidur karena capek mencari rizki halal, maka dia 
tertidur dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah.” 


Ya Allah mohon ampun Rabb, atas rabunnya mata jiwa ini, semoga Engkau menakdirkan kami 
menjadi golongan orang-orang yang engkau beri Nikmat dunia wal akhirat. Allahumma amin. 


0819. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 06 


Oleh Mbah Jenggot 
G9 Dmdid JP Lah Y SW j2 Land lee YI SU syaa yi $ Ola Lega — lea 3 BY ma sal aah ab SY 
AF SI SAN BY an MI 
Makno Djenggot (gandul) 


"Ojo ono opo mundure mangsane peparingane Allah sedeng oleh jaluk (donga) ira ing Allah iku 
kelawan nggethu iku anyebabake dadi luwase (putus asane) iro oleh donga.Maka utawi Allah iku 
wis nanggung ing sira kelawan nembadani ing barang kang dadi pilihane Allah,dudu ing barang 
kang sira karepi milih Ian ing dalem wektu kang Allah kersa ake,dudu ing dalem wektu kang sira 
kersa ake." 


Maksude,lamun sira wis nggethu olehe jaluk/donga ing Allah nuli durung diijabah dening Allah 
maka ojo iku dadi putus asane awak ira.Sebab saben-saben donga iku mesti den ijabah dening 
Allah,ananging kabeh gumantung ing putusane Allah lan pilihane Allah,kerana sak becik-becik 
pilihan iku pilihane Allah...Sing penting sira yakin seperti kang wis didhawuhake Gusti Allah ing 
dalem Al-Guran..."Padha dongaa sira kabeh ing ing Ingsun,mesti Ingsun ijabah." 


TERJEMAH BAHASA NASIONAL: 


Janganlah engkau putus asa karena tertundanya pemberian, padahal engkau telah mengulang- 
ulang doa. Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang Dia pilih untukmu, bukan 
menurut apa yang engkau pilih sendiri, dan pada saat yang Dia kehendaki, bukan pada waktu 
yang engkau ingini. 

Di antara syarat diterimanya doa adalah apabila dilaksanakan dengan penuh harapan dan tidak 
berputus asa. Belum terkabulnya doa seorang hamba, padahal ia telah berulang-ulang berdoa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5840 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jangan sampai menjadikannya putus asa, karena Allah berfirman, 
"Berdoalah kalian kepada-Ku maka Aku akan mengabulkanmu.” (Ghafir: 60) 


Allah SWT. akan mengabulkan doa hamba-hamba-Nya. Namun demikian, terkabulnya doa 
tidaklah terikat dengan kemauan si hamba akan tetapi lebih terikat dengan kehendak dan rencana 
Allah. Karena Allah Maha Mengetahui akan kondisi hamba-hamba-Nya: terkadang Allah menolak 
permintaan seorang hamba, karena memang yang terbaik adalah tidak terkabulnya doa itu. Dalam 
konteks ini, ketika Allah menolak suatu doa sebenarnya secara tersirat memberi, sebagaimana 
dikatakan oleh syaikh Atha', "Ketika Allah menolak sebuah permintaan sebenarnya memberi dan 
ketika memberi sebenarnya menolak.” Untuk memperkuat pandangan ini, simaklah ayat berikut 
ini, 


"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” (Al-Bagarah: 216) 


Penolakan Allah dalam merealisasikan suatu doa, mempunyai substansi pemberian yang tepat 
bagi manusia. Demikian juga, Dia mengabulkan sebuah doa pada waktu yang ditentukan-Nya, 
bukan pada waktu yang engkau tentukan. Jadilah seperti Musa yang sabar, karena sabar dan 
tidak tergesa-gesa merupakan sifat yang utama bagi seorang hamba. Simaklah kisah Musa dan 
Harun yang berdoa agar Firaun dan kaumnya beriman kepada Allah, sebagaimana disebutkan 
dalam Al-@uran, "Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan 
Engkau.” (Yinus: 88) Sampai akhir ayat yang mengisahkan tentang permohonan Musa dan Harun 
agar kaumnya beriman kepada Allah, dan ternyata permohonan itu baru dikabulkan setelah empat 
puluh (40) tahun berlalu, sebagaimana firman Allah berikutnya, 


"Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu teteplah kalian berdua 
pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak 
mengetahui.” (Ytinus: 89) 

Dalam sebuah hadits disebutkan, "Sesungguhnya Allah menyukai kesabaran dalam doa.” 

Juga dalam hadits lain disebutkan, "Sesungguhnya hamba yang shaleh apabila berdoa kepada 
Allah, malaikat Jibril berkata: Wahai Tuhanku, hamba-Mu fulan telah berdoa, maka kabulkanlah. 


Kemudian Allah berfirman: Berdoalah wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku senang mendengar 
suaramu.” 


Demikianlah, tata krama dalam berdoa yang telah ditunjukkan oleh Allah agar menjadi pedoman 
bagi umat Islam. Terkadang Allah mengabulkan atau mengganti dengan hal lain yang notabene 
merupakan kebaikan dan tambahan yang lebih baik. 


3294. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 09 
Oleh: Yai Mbah Jenggot II 


leg san0 Ly Uatioll alol9 Kalu yo! Kw ade Al og sanad DA NI pan Jl yan Jl UI aw 
Lg HSyaiSudl Al elac 43 dulball Sl 2 Kaubll Ul deg Kalu yollg cai yo OlgS| Ruas 
JlaS II cas ylo Said JloeYI yulia . 


Amal itu beragam lantaran beragamnya keadaan yang menimpa hati. Bentuk-bentuk amal zhahir 
beraneka ragam karena beragamnya situasi, kondisi dan motifasi dalam hati yang 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5841 ) 


melatarbelakangi munculnya amal tersebut. 


Amal ibadah itu terikat dengan niat seseorang, dan ia berlaku sesuai dengan niatnya pula. Hasil 
dari suatu ibadah ditentukan oleh bagaimana seseorang menempatkan niat dalam hatinya ketika 
ia beramal, sebagaimana disebutkan dalam hadits, "Ingatlah bahwa dalam tubuh ada segumpal 
darah, apabila ia baik maka akan baik semua yang ada pada tubuh, namun apabila ia rusak maka 
rusaklah semua yang ada pada tubuh, ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah hati.” 


dll o eni 1S Jos UG dll dolosi usno Jas U) 


Terkadang, pekerjaan kecil menjadi besar (dampaknya) karena bagus) niatnya, dan pekerjaan 
besar menjadi kecil (dampaknya) karena (salah) niatnya. 


Apabila hati mengetahui keutamaan shalat malam kemudian tergerak untuk melakukannya, maka 
organ tubuh akan ikut tergerak untuk melakukannya, demikian juga dengan shadagah, puasa dan 
ibadah-ibadah lainnya. 


Nampaknya kita perlu renungi apa yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali tentang ikhlas yang 
menyatakan bahwa seluruh pekerjaan itu akan sia-sia tanpa adanya ikhlas. 


ugnalkall VI 0SIB ag walolellg salokall VI HS aglS wang gala NI 6SIb pelS sub, 
Rog slsS Gleil gag .(12Isb) wodSI asu dll yes dy au Jade Lan eka aa Sl 9 
slow Ukuoll....... 


Seluruh manusia akan binasa kecuali yang berilmu, dan setiap yang berilmu akan binasa kecuali 
yang mengamalkannya, dan orang yang mengamalkan ilmu akan binasa kecuali orang yang 
ikhlas, dan orang yang ikhlas itu adalah dalam bahaya besar. Maka pekerjaan yang tidak disertai 
niat adalah tertawan, dan niat tanpa ikhlas adalah riya. 


Pekerjaan seperti itu adalah cukup untuk orang yang munafik dan orang yang gemar melakukan 
dosa..... 


(elballs Dlgaalb alel As) 
bisleo Lal adl is ST W auolg biileo Ld sll blus W ekolg Lol dowac 9d SI lu W lol all, 
Jasl mall eliiap 93 Litnnao Je25 Y Ag el uno JI adl Ng linle go Yg Lod 4SI Lil Jani Y ae 

A5 dl bogel Algc Jenlg asu W pisl agll Ld JS yo Wal, Wgallg s5 JS 8 Wib bla 
lc ul, calg 3939. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/photo.php?fbid-633435196749476 


3294. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 10 
Oleh: Yai Mbah Jenggot II 


cie: Smsxs: Tuti. asal alel gala sall Si der alil dag gia lali ali Sendi a53 sesi adil ka 


IKHLAS ADALAH RUH DAN RAHASIA DITERIMANYA AMAL 
R3 CPNSAI Ja 3383 GS )3 oi 3320 IKENI SS dil sllac 3 dilbell Kalla us. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5842 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Amal adalah gambaran yang berdiri tegak, sedangkan ruhnya ialah keikhlasan yang ada 
padanya. 

Amal kebaikan itu ibaratnya adalah kerangka, sedangkan ruhnya yang menjadi sumber 
kehidupannya adalah keikhlasan dalam beramal. 

Amal ibadah yang tegak kuat dan kokoh ikatannya dengan iman ialah dilaksanakan oleh hati yang 
ikhlas. 

Apabila seseorang beramal dengan tanpa ikhlas maka amalnya akan sia-sia, seperti seorang yang 
memberikan hadiah kepada seorang dengan berharap imbalan duniawi maka ia sebenarnya tidak 
ikhlas. Alloh berfirman : 


all d yak Al Igrusad XI 19 301 Log 


Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah, dengan tulus 
ikhlas menjalankan agama untuk-Nya semata-mata (al-Bayyinah: 5) : 


bo XI Jasdl 0 Jati lil ul aku 9 Aale All gladi Jawa JB JB uc AI 15) Lali Ul do lol yul ye 
Slull ol) A29 U sSing Las J yS 


Dari Abu Umamah Al-bahiliy r,a. berkata, Rasullah SAW. Bersabda, sesungguhnya Allah tidak 
akan menerima suatu amal kecuali yang ikhlas untuk-Nya, dan bertujuan untuk mencari ridha-Nya 
. (HR Nasa). 


Dalam Hadist Lain dijelaskan 


mag Ade dil Lala Al Jai Cagar : JB AE Al a35 Ob 4 362 yi yul Gitodall Lol CE 
dll adl dag3 Ugkayg dll all d3D EB Ya . 533 Lo syal JI laila ULL Ulee Yi lesi : Ja 
ul 555 ball ie GAS alah al lawan LI Ui S0 CB Le3 guna. 


Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung 
niatnya. 

Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. 

Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya 
kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. 

Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin 
dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. 


Dalam keterangan yang lain dijelaskan tentang pembagian Ikhlas : 

1. - Pertama, ikhlasnya seorang hamba adalah bersihnya amal mereka dari unsur riya', baik yang 
jelas maupun yang tersembunyi, ia beramal hanya karena Allah SWT dengan mengharap 
pahala-Nya dan menghidarkan diri dari siksa-Nya. 

2. - Kedua, ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah adalah dengan beramal hanya karena Allah 
sebagai bentuk ta'zhim (mengagungkan), karena Allah berhak untuk diagungkan, tidak karena 
yang lainnya juga bukan karena apa-apa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rabi'ah 
Al-Adawiyah: Mereka semua beribadah kepada-Mu hanya karena takut akan siksa neraka Dan 
mereka menganggap bahwa kesuksesan adalah target yang paling utama Atau dengan tujuan 
agar menjadi penghuni surga-Mu Dengan amal-amal yang sedikit, dan agar dapat meminum 
salsabila Saya tidak mengharapkan surga dan neraka sebagai tujuan sama sekali Saya juga 
tidak ingin meraih suatu pengganti apapun atas kecintaanku kepada-Mu. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5843 


3. - Sedangkan ketiga, adalah ikhlasnya orang-orang yang dekat kepada Allah dimana mereka 
ketika beramal tidak merasa memiliki apa-apa. Mereka hanya beramal karena Allah, bahkan 
merasa bahwa mereka tidak beramal sama sekali untuk diri mereka. 


- Adapun penjelasan lain tentang ikhlas silahkan merujuk pada dokumen berikut ini : 
www.piss-ktb.com/2013/05/2372-lain-lain-definisi-ikhlas.html 


- Adapun kajian Hikam sebelumnya : 
www.fb.com/photo.php?fbid-633435196749476 


(elly loo alel dls) 
USles 3 adl Wis W aliolg Wislas G3 sull ybS W kolg Lal Harac gd SSI Lis W all Kal 
Sa Yo Was) Ogall Ja8lg 8 JS oa W iSL5 LSI Jasl 


LINK ASAL: 
www.fb.com/photo.php?fbid-641555775937418 


3342. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 11 
Oleh: Yai Mbah Jenggot 


HINDARI BERAMAL DENGAN TUJUAN AGAR MASYHUR 


mol yan dl al aw 
J Juso IG AI aga 0 “Wol Wliyug Luwsil ) 0 yo JUL Hgsig M0 AsiLuig Musi daoni AU Soal jl 
Dua adan ae Irasa.ol Sate Yasa ali Na Sl alan alssla NG Lai 


call 9 5109 dl cdc9 Oak poll alol ade poll 9 


SoriSall dil elbc ed dnlball SJ 
aa A5 Y GA dl las can 3 Jasa gal S0 3533 CSI, 


“Pendamlah wujudmu dalam “tanah” tak dikenal, karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tak 
ditanam (terlebih dahulu), tidaklah sempurna buahnya.” 


Kuburlah dalam-dalam nafsu syahwatmu, sebagaimana bumi mengubur orang yang meninggal 
dunia. 

Janganlah engkau tersibukkan dengan keinginan untuk terkenal dan jauhkanlah kecintaan 
terhadap materi, karena dengan cara itulah engkau bisa merintis keikhlasan. 

Tidak ada amal yang lebih berbahaya dari keinginan beramal agar menjadi masyhur, karena 
perbuatan itu walaupun untuk kebaikan namamu, tetapi bertolak belakang dengan amal ikhlas. 


Tidak akan tumbuh suatu tanaman apapun apabila ia tidak ditanam. Demikian juga manusia, 
apabila hanya mengejar agar terkenal dalam memulai suatu amal, maka ia tidak akan meraih apa- 
apa dari amalnya itu. 


Rosululloh Bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam 
Muslim : 


63 Bodi KIS IS Gp ole Claus LS UNI Kile busi UI Kila sist 23 KE ons sisi N dg 
KSB LS KSI9 Hd osudli 


Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Tetapi aku khawatir atas kamu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5844 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jika dunia dihamparkan atas kamu sebagaimana telah dihamparkan atas orang-orang sebelum 
kamu, kemudian kamu akan saling berlomba (meraih dunia) sebagaimana mereka saling 
berlomba (meraih dunia), kemudian dunia itu akan membinasakan kamu, sebagaimana telah 
membinasakan mereka (sebelum Kamu).” 


Dalam hadits lain beliau bersabda: 
sial OOLA63 23938 3 Kisls pd yel Ulagin Sile asi Lao HI 


Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut 
kamu dan pada kemaluan kamu serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. (HR. Ahmad ) 


Seseorang telah berkata kepada Basyar bin Al-Harits, "Berilah saya wasiat, 
Beliaupun menjawab: "Janganlah keinginanmu untuk dikenal justru akan menghilangkan nilai 
agamamu, dan karena nya kamu tidak akan menerima kemanisan di akhirat.” 


Ulama lain mengatakan, "Allah tidak membenarkan seorang berbuat demikian, kecuali ia 
merahasiakan dan tidak menyiarkan amal ibadahnya.” 


Syech Ibrahim bin Adham berkata, "Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai 
kemasyhuran melalui ibadah, tidaklah dibenarkan oleh Allah SWT.” 


Ola alel ap 
Aa Lyal Go WI 9133 H3) Sl yo Lsl W5 

Ga all ale Gosoilg balas Cg Iis We &sl G3 
Jl aa gi 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/794206940602116/ 
www.fb.com/notes/804693572886786 


3341. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 12 
Oleh: Yai Mbah Jenggot 


Ha yo dl UI aa 

J Jubo 8 AI Onga 00 closet Clipug Luudil 29 13 yo ALL dgsi9 cd jasiwig Mugiwig daodi AJ Jani y Jl. 
DLalg aa 0. 0sie Kena ol sgala al di 2 aral AL al Yu Iagale ad SIB JL isa 
call 9 unnog dl sdg yalw ya alol wc plg 

Saul al slac pd dibeli SAI 

R8 Gin bay JAS A3 io Ba Cole ga Ls. 


Tiada sesuatu pun yang berguna bagi hati sebagaimana uzlah untuk memasuki medan 
perenungan. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain mengasingkan diri dari 
dunia ramai, menuju sebuah kontemplasi, dengan tujuan menghidupkan jiwa dan mensucikan 
pikiran dari pengaruh-pengaruh yang merusak. Selain itu juga memikirkan semua ciptaan Allah di 
darat, laut dan udara untuk mengetahui keagungan Allah. Dalam uzlah alam pikiran manusia akan 
menjadi tenang dan luas jangkauannya, wawasan berfikirnya pun bertambah, sedangkan jiwanya 
menjadi bersih dan tenteram. Dengan uzlah dan memikirkan ciptaan Allah akan memperkuat 
pikiran sehat, menerangi logika dengan sinar Allah, menjauhkan diri dari pikiran maksiat dan 
perbuatan dosa. Cara uzlah ini sekaligus memelihara iman dan keyakinan kita serta akan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5845 ) 


membersihkan kita dari dosa-dosa. 


(ASI lot) ) ld as Rias ld aly Riot Al UL « dub do La 2058 EL 0 lal 


Hati itu seperti ladang, maka tanamlah kalimat-kalimat (ucapan)yg baik, maka kalau kamu tidak 
bisa mendapatkan kesenangan dari buahnya maka kamu akan mendapatkan kesenangan dari 
hijau daunnya 

(Lukman Hakim) 


Rasulullah Saw. pernah bersabda: 
dim Dolc yo ya dclu Ssi 
Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah satu tahun (HR. Bukhari). 


Karena itu Allah SWT. dalam beberapa firmanNya juga mendorong manusia untuk melakukan 

tafakur. 

Misalnya Banyak penggalan ayat yang berbunyi: Aa: 
u95Saji YG 

Maka Apakah kamu tidak merenung? (Al An'am:50). 


Juga dalam penggalan ayat yang berbunyi: 


“G9 SE Li 
Supaya kamu berfikir (tafakkur). (Al-Bagarah: 219). 


Dalam firmanNya juga kita bisa mengetahui, bahwa tafakur merupakan diantara ibadah yang 
melekat pada diri orang-orang yang cerdas di mata Allah SWT. 


3283 lol3 UI G9 dasi . WNI d3 GL Sei3 Jab ISIS 15513 Olla GS 43 Ul 
JI Uika Ga ablsua Noh KS Gal 5 C3 usg Olla IE pd Ga A3 Ansis ol23. 


Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (cerdas). (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (Ali Imran 190-191). 


Hal ini karena dengan berfikir, manusia dapat mengetahui substansi sesuatu, dan semakin 
menambah makrifat kepada Allah. Akal sehat dan pikiran yang jernih akan membiarkan manusia 
memilih mana yang maslahat dan mana yang mafsadah, mengetahui bujuk rayu syetan dan 
rendahnya kehidupan dunia ini. Sedangkan uzlah akan memberi kesempatan bagi si hamba untuk 
menyibukkan diri dengan kesucian hati, lidah dan perilaku, serta menghindarkan diri dari 
kesibukan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Uzlah yang mendorong berfikir jernih 
merupakan salah satu metode yang tepat untuk menuju makrifat kepada Allah. 


Imam Ahmad bin Sahl menjelaskan kepada kita dengan berkata, "Musuhmu ada empat, yaitu: 
- Pertama, dunia: senjatanya adalah makhluk dan penjaranya adalah uzlah. 
- Kedua, syetan: senjatanya adalah kenyang dan penjaranya adalah lapar. 
- Ketiga, nafsu: senjatanya adalah tidur dan penjaranya adalah terjaga. 
- Keempat, hawa, senjatanya adalah berbicara dan penjaranya adalah diam.” 


Ketahuilah bahwa uzlah itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan menjauhkan diri dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5846 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keramaian manusia. Tetapi terkadang ada juga yang hanya menggunakan dengan hati saja, 
sedangkan fisiknya selalu berinteraksi dengan mereka dan hatinya selalu mendekatkan diri 
kepada Allah. 


Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah : 
Sungguh saya telah menjadikan-Mu sebagai pujaan dalam hati 
Dan saya mencari-cari orang yang menginginkan kedudukan saya 
Fisik saya bersikap lemah lembut terhadap orang yang berinteraksi dengan saya 
Sedangkan kekasih hati saya itulah yang bisa menghibur saya 


Usa alel dls 
5 Lal Go WI 43 da5 SLS) yo Wil H5 
Gal Asi ole Ukovlg LinlS3l e3 ko Lila & sal 3 
PA en ae BER PRAN 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/798844443471699/ 


3343. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 13 
Oleh: Yai Mbah Jenggot 


MJ anal dl aw 
dl Jubo DG All Arga yo Wlacl Wling biwtil 29 2s yo AL Sgsig M0 yaiuig Aingiasig damai AI sa Jl 
Daan us Masal Keslosatebad Yana all Na YG sesla:zal Ssla NG LA ga 


call 9 5109 dl alcg9 Gal yo alol wc Alli 


Soul dll sloc 43 dilball Kal 
Ul Rabu AS Al Aulggiu Ja 33 dll adl Jp SS Al ul 30 93 Tarbaio UNI 3300 UB Gio HS 
ali J0 Lin J 383 Jd SBS Kedo Ol 33 CAS Al adas DUS Jp Salah J 389 dil Has JSI, 


Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar dunia terlukis dalam cerminnya? 

Atau, bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah sementara ia masih terbelenggu oleh 
syahwatnya? 

Atau, bagaimana hati akan berantusias menghadap ke hadirat Allah bila ia belum suci dari 
“janabah" kelalaiannya? 

Atau, bagaimana hati mampu memahami kedalaman misteri gaib padahal ia belum bertobat dari 
kesalahannya ? 


Hikmah ini sangat berhubungan dengan hikmah sebelumnya. Karena uzlah yang dibarengi 
dengan berfikir jernih akan mampu membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah dan 
mendorong seseorang untuk mengetahui berbagai rahasia yang halus-halus. 

Sedangkan hati yang masih memantulkan beraneka ragam gambaran tentang alam kemakhlukan, 
maka sesungguhnya ia telah terbelenggu dalam nafsu syahwat. Ia tidak akan mampu mencapai 
derajat tinggi dan masuk ke golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Hal ini karena ia 
belum mampu membersihkan diri dari kelalaiannya yang diibaratkan dengan janabat, maka 
kelalaian itu akan menghalangi seseorang dari derajat kemuliaan, sebagaimana kondisi junub juga 
menghalangi seseorang dari memasuki masjid yang nota bene merupakan tempat untuk munajat 
dan mustajab. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5847 ) 


Empat pertanyaan di atas merupakan bentuk pengingkaran yang bermakna nafi. 

a. Pertama, Tidak mungkin cahaya Allah dapat ditangkap untuk menghiasi hati manusia, 
apabila cermin hatinya masih tertutup oleh kegelapan dunia. 

b. Kedua, Seseorang tidak akan mampu menjumpai Allah, apabila ia masih terbelenggu dalam 
kubangan syahwatnya. 

Cc. Ketiga, Tidak mungkin seorang hamba dengan keinginan kerasnya untuk masuk ke hadirat 
Allah, padahal ia belum bersih dari janabat kelalaiannya. 

d. Sedangkan keempat, tidak mungkin manusia mampu memahami rahasia yang halus-halus 
apabila ia masih belum juga bertaubat dari kesalahannya. 


Oleh karena itu, keempat prasyarat utama ini harus dimiliki oleh manusia apabila ingin 
memperoleh empat derajat kemuliaan. Karena cermin hati itu dapat memancarkan cahaya apabila 
telah mendapatkan sinar keimanan, syahwat harus ditundukkan, membersihkan diri dari janabat 
kelalaian dan bertaubat dari berbagai kesalahan. 


Bersatunya dua perkara yang berlawanan adalah mustahil (sesuatu yang tidak mungkin terjadi) 
seperti bersatunya gerak dan diam, bersatunya cahaya dan kegelapan. Dan beberapa 
permasalahan yang disampaikan di atas adalah sesuatu yang berlawanan yang tidak akan 
mungkin dapat bertemu. 


Sesungguhnya bersinarnya hati itu disebabkan oleh cahaya iman dan yakin berlawanan dengan 
dalall (kegelapan) yang menguasainya sehingga menyebabkan berdamainya dia dengan ,Ls XI 
(Segala sesuatu selain Allah SWT) dan berdamainya pula ia dengan hal duniawi serta 
berpegangan erat ia dengannya. 


Adapun berangkat menuju pendekatan diri kepada Allah SWT adalah dengan memotong jeratan 
hawa nafsu dan pengekangan syahwat, tidak dengan pelepasannya yang mengakibatkan diri 
menjadi terbelenggu tak berdaya untuk bergerak berangkat menuju Allah SWT. 


Adapun masuk ke hadirat Allah SWT mewajibkan kesucian dari orang yang memasukinya serta 
kelurusan hati. Tidak dengan kekeruhan hati dan kelalaiannya yang akan menyebabkan kejauhan 
hati dari Allah SWT. 

Untuk dapat memahami rahasia perkara yang halus dapat diperoleh dengan tagwa, tidak dengan 
berlarut-larutnya berbuat maksiyat. 


Yang demikian ini telah diisyaratkan oleh firman Allah SWT 


dl Saleu9 Wb gisl9 
Dan takutlah kamu kepada Allah maka Allah akan memberikan kepadamu ilmu pengetahuan. 


Dan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits | 

ale al lo alel all yg aleu Lou Joc yo 
Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui maka Allah SWT akan memberikan ilmu 
(baru) yang belum ia ketahui. 


Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada Ahmad Ibn Aby al-Hawary RA, “Wahai Ahmad ceritakan 
kepadaku sebuah kisah yang pernah engkau dengar dari ustadz engkau Abu Sulaiman”. 

Kemudian Abi Al Hawary menjawab, “Aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata, Apa bila 
hawa nafsu dibelenggu dengan meninggalkan perbuatan dosa maka hati akan dapat menjelajah 
alam malakut dan hati akan menjadi tempat datangnya hikmah walaupun ia tidak di bimbing oleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5848 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang yang yang alim”. 


Mendengar itu maka Ahmad bin Hambal berdiri dari tempat duduknya tiga kali dan duduk kembali 
tida kali sambil berkata, “Belum pernah aku mendengar di dalam hikayat islam sesuatu yang lebih 
mentakjubkan daripada ini”. Kemudian Ibnu Hambal membacakan hadits di atas dan berkata 
kepada Ahmad Abi al-Hawary, “Engkau benar wahai Ahmad, dan benar pula ustadz engkau, “. 
Dan karena inilah Al-Muallif merasa heran terhadap orang yang beri'tigad adanya persekutuan dari 
dua hal yang berlawanan tadi dan itu adalah sesuatu yang mustahil. 


Ola alel alis 
Aa baal Go W 9133 435 Sl yo Lsl W5 

Ga all de Gosoilg Lalai Cg Nia Wle &al G3 
Pele na 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!piss.ktb/802369453119198/ 
www.fb.com/notes/804696572886486 


3346. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 14 
Oleh: Mbah Meja 1 


Pet 5339 
Su Hu Lokal Ya goda cic C3 


Alam semuanya adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah karena padanya kelihatan 
Yang Hag ( tanda tanda Allah ). Barang siapa melihat alam, tetapi dia tidak melihat Allah, baik di 
dalamnya, di sampingnya, sebelumnya, atau sesudahnya, maka dia benar benar memerlukan 
adanya cahaya cahaya itu. Dan tertutup baginya cahaya makrifat oleh tebalnya awan benda 
benda alam. 


Penjelasan : 
Alam pada hakekatnya adalah gelap, tidak wujud. Wujud Allah s.w.t yang memunculkan wujudnya 
alam. Tidak ada satu kewujudan yang terpisah dari kewujudan Allah. 


Agak sulit memahami konsep ada tetapi tidak ada, tidak bersama tetapi tidak terpisah, ini adalah 
konsep ketuhanan yang tidak mampu dipecahkan oleh akal tanpa diterangi oleh nur dari lubuk 
hati.Mata hati yang diterangi oleh nur Ilahi dapat melihat kaitan antara ada dengan tidak ada, tidak 
bersama tetapi tidak terpisah. Maka kekuatan mata hati bisa melihat keghaiban yang tidak 
terpisah dengan kejadian alam ini. | 

420 395 gay ud Lay Gi Ela Ul Uilbuw 043 5929 Mic elly Lao 


Salah satu hal yang menunjukkan sifat Maha Kuasa dil adalah dengan menghalangi engkau 
untuk dapat melihat-Nya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak wujud / sxc(tidak ada). 


Ada empat tingkatan pandangan mata hati terhadap kaitan alam dengan Allah Sang Maha 
Pencipta: 


-Pertama : Mereka yang melihat Allah dan tidak melihat alam ini.Walaupun mereka berada di 
tengah hiruk pikuknya makhluk ini, namun mata hati tetap tertumpu kepada Allah, dan tidak 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5849 ) 


terganggu oleh hingar bingarnya makhluk di sekitarnya.Lintasan makhluk di sekitarnya adalah 
ibarat cermin yang diterangi cahaya, pandangan mereka tidak melekat pada cermin. 


-Kedua : Mereka yang melihat makhluk pada level dhahir, dan melihat Allah pada level batin. Mata 
hati mereka melihat alam sebagai perwijudan sifat sifat Allah. Segala yang ada merupakan tulisan 
yang menceritakan tentang Allah. Setiap perwujudan dari alam ini membawa makna yang 
menceritakan tentang Allah s.w.t. 


-Ketiga : Mereka yang melihat Allah secara dhahirnya sedangkan melihat mkahluk secara 
tersembunyi. Mata hati mereka lebih dahulu melihat Allah sebagai sumber dari segala sesuatu. 
Kemudian barulah mereka melihat makhluk yang menerima karunia dari Allah.Alam tidak lain tidak 
bukan melainkan perbuatan Nya, gubahan Nya, lukisan Nya, atau hasil kerja tangan Nya. 


-Keempat : Mereka yang melihat makhluk lebih dahulu barulah melihat Allah. Mereka memasuku 
jalan dengan hati hati dan waspada, memerlukan waktu untuk menghilangkan keraguan, berdalil 
dengan akal sehingga membuahkan satu kesimpulan ternyata Allah lah yang wujud menguasai 
wujudnya makhluk. 


Firman Allah dalam surah Al-Hasyr : 24 yang artinya:Dialah Allah, yang menciptakan seluruh 
makhluk, yang mengadakan ( dari tidak ada menjadi ada ), yang membentuk rupa ( makhluk 
makhluknya menurut yag Dia kehendaki ), bagi Nya jugalah nama nama yang baik dan mulia, 
bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi dan Dia lah yang Maha Perkasa dan 
Maha Bijaksana. 


Maka, cara pandang kepada Allah dan makhluk Nya dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. 'Asyikin : Memandang kepada alam ciptaan dan merenunginya, semakin dia merenunginya 
semakin tampak keelokan dan kesempurnaan Sang Maha Pencipta.Dia ayik dengan apa 
yang dipandanginya. 

b. Mutakhallig : Dia menyaksikan sifat sifat Allah yang dikenal di dalam Asma al husna. Alam 
adalah isyarat untuk mengetahui nama nama Allah dan sifat sifat kesempurnaan Nya. 
Setiap apa yang dipandang menceritakan sesuatu tentang Allah s.w.t. 

c. Muwahhid : Fana dalam dzat Nya.Kesadaran dirinya hilang, melalui lisanya terucaplah 
firman firman Allah yang ditirunkan dalam Al-Guran sebagai petunjuk menuju Allah. 

d. Mutahggig : Kembali kepada kesadaran kemanusiaanya, untuk memikul tugas membimbing 
umat manusia ke jalan Allah s.w.t. Hatinya senantiasa memandang kepada Allah, dan 
hanya bergantung kepada Nya. Kehidupan ini adalah medan dakwah baginya, segala unsur 
alam adalah alat untuk memakmurkan bumi. Wallahu 'Alam 


Dikutip dari  http://hikam-ibnuatho.blogspot.com/2012/09/hikmah-14-allah-yang-mendhahirkan- 
alam.htmi 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/806426176046859/ 
www.fb.com/notes/8067000060194 76 


3925. KAJIAN AL-HIKAM BAGIAN 16 
Oleh : M Baiguny 


mo Jl os Jl AU au 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5850 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


J Jubo X3 AI dagu 0 elilocel Clipug Luudil 9 his up ALL Hgsig d jasiwig Augiwig daodi AU Jaall y jl. 
PLAN ain 0 sie Issotol satata sal al sa ag al all Yo san esa slh Ia JL 3 
wal 05209 dl S9 Gal jali alol ade plg 

SorSudl all slac 3d dibeli SJ 


SEGALA SESUATU TERGANTUNG PADA ALLAH 


soni OS Salt Sal sd3 Sepi M3) € Ol kah GS. 
sat IS ab SAI Dg NT MAS) Ol pawai LS. 
si US 99 Jab SAI 39 20K MS) | ul pawai HS, 
. sat ISI ab SJ 3d sat GAS € Ol 9x05 GS. 
SU D9 sk G3 € 2 Ganas sen US yaa JB aU SU 9 s5 LAI) « Ol sai HS 
aka UK yo j0, 
Ha A00 yi SI Snlgll 3d3 £ Saua MSN £ ul awan HS. 
sak JS Go Eldin dg ea MSI € Ol 90 GS, 
sauu US 3339 SB lo 2833 « Kai USS) | Ol jala £ 
Sela as Sans aah 


» Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu dapat mengalingi-Nya, sementara Dialah Yang 
Menampakkan segala sesuatu? 

» Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu sanggup mengaling-Nya, bila Dialah Yang Tampak 
pada segala sesuatu? 

» Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu mampu mengalingi-Nya, sedangkan Dialah Yang 
Tampak dalam segala sesuatu? 

« Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu kuasa mengalingi-Nya, padahal Dialah Yang 
Tampak untuk segala sesuatu? 

» Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu dapat mengalingi-Nya, sementara Dialah Yang Ada 
sebelum ada segala sesuatu ? 

« Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu sanggup mengalingi-Nya, bila Dia lebih jelas 
ketimbang segala sesuatu? 

« Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu dapat mengalingi-Nya, sedangkan Dia Esa, yang 
tiada disamping-Nya sesuatu apa pun? 

» Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu kuasa mengalingi-Nya, padahal Dia lebih dekat 
kepadamu daripada segala sesuatu? 

« Bagaimana bisa dibayangkan kalau sesuatu dapat mengalingi-Nya, sementara seandainya Dia 
tak ada, niscaya tak akan ada segala sesuatu?Betapa ajaib, bagaimana bisa tampak dalam 
ketiadaan? 

» Atau, bagaimana sesuatu yang baru bisa bersanding dengan Yang Mahadahulu. 


Penulis menjelaskan dalam hikmah ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT tidak 
terhalangi oleh sesuatu, dan menghadirkan logika berfikir yang bisa diterima oleh akal, dengan 
mengatakan, "Bagaimana bisa dibayangkan sesuatu itu bisa menghalangi-Nya, sementara Dialah 
Yang Menampakkan segala sesuatu. Bahkan Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari 
ketiadaannya. Sesuatu yang tergantung kepada-Nya tidaklah layak, dan juga tidak mungkin 
mampu menghalanginya. Yang bisa diterima adalah, segala sesuatu menunjukkan maujud-Nya, 
karena pengaruh yang muncul menunjukkan Dzat Yang mempengaruhinya, Dzat Yang Maha Esa. 
Sebagaimana firman-Nya, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5851 ) 


SSI Gl Kal GT ci kamil 985 IE 98 Li dago 


"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan 
pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-@ur'an itu benar.” (Fushshilat: 
53) 


Tanda-tanda kekuasaan-Nya yang terdapat dalam segala sesuatu menunjukkan keagungan-Nya. 
Sedangkan semua makhluk-Nya adalah hina di hadapan-Nya, untuk mencapai derajat kemuliaan, 
maka mereka haruslah berusaha untuk menuju tingkatan makrifat kepada Allah Ta'ala dan 
bertasbih kepada-Nya, karena semua makhluk juga bertasbih kepada-Nya. Dia berfirman, 


Rumi Uggia N USI9 od05y Cm AI Se Yo UII - 


"Dan tidak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak 
mengerti tasbih mereka.” (Al-Isra': 44) 


Allah Mahadahulu dan mendahului segala sesuatu, Dzatnya telah ada sejak zaman azali dan 
langgeng, sehingga tidak mungkin Dia terhalangi oleh makhluk-makhluk-Nya, karena Dzat yang 
tampak secara mutlak eksistensinya lebih kuat dari makhluk yang tampak dengan 
menggantungkan diri kepada-Nya. Dengan demikian, keberadaan-Nya lebih kuat dibandingkan 
dengan makhluknya yang serba terbatas, seperti kelelawar yang hanya mampu melihat di malam 
hari dan tidak bisa melihat di siang hari. 

Dialah Dzat Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Karena semua selain Dia pada dasarnya 
tiada dan Dia jugalah yang mengadakannya. Sungguh dalam Al-@uran telah ada bukti tentang 
keesaan-Nya, sebagaimana disebutkan, 


Esa) AU YI Agdl Log3 GB 3) 
"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah kedua-nya itu telah 


rusak.” (Al-Anbiya: 22) 
Juga firman-Nya, 


mol Jis Go ll US 5353 
"Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (Gaf: 16) 


Tanpa Allah, tidak mungkin semua ini ada, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Dia tidak 
datang dalam sesuatu atau dalam sesuatu, atau di atasnya atau di bawahnya. Karena jika Dia 
datang dari sesuatu, berarti dia diciptakan dan dibatasi jangka waktu hidup-Nya. Jika Dia ada di 
atas sesuatu maka Dia bersemayam di atasnya, jika Dia ada di dalam sesuatu berarti Dia 
terkurung di dalamnya dan jika Dia ada di bawah sesuatu, berarti Dia berada di bawah 
kekuasaannya. Apa pun yang tampak di alam kesaksian ini merupakan pancaran Dzat Tuhan, 
yang kekal dan dapat dirasakan sesuai dengan keadaan dan kepekaan si penerima. Tiada 
makhluk yang mempunyai realitas yang kekal dan bebas, tiada yang kekal kecuali Sang Pencipta. 


Usb alel dls 
A3 Goal Go UI B3 H3 SSI Ye Wil G5 

Gal asli ole Ueovlg LinlSl Cxig Io Lila & sal G3 
ae aa si 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5852 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK KAJIAN HIKAM : 


Biografi pengarang kitab hikam 
www.piss-ktb.com/f0063-biografi-pengarang-kitab-al... 


Kajian hikam 01 
www.piss-ktb.com/2011/08/kajian-kitab-al-hikam.html 
Kajian hikam 02 
www.piss-ktb.com/2011/08/kajian-kitab-al-hikam-bagian-2.html 
Kajian hikam 03 
www.piss-ktb.com/kajian-kitab-al-hikam-bagian-3.html 
Kajian hikam 04 
www.piss-ktb.com/kajian-kitab-al-hikam-bagian-4.html 
Kajian hikam 05 
www.piss-ktb.com/818-kajian-al-hikam-bag-05.html 
Kajian hikam 06 
www.piss-ktb.com/819-kajian-al-hikam-bag-06.html 
Kajian hikam 07 
http://ktb-piss.blogspot.com/20/kajian-hikam-bag-07.html 
KAJIAN Hikam 8 
http://ktb-piss.blogspot.com/20/kajian-hikam-bag-08.html 
KAJIAN HIKAM 9 
www.fb.com/photo.php?fbid-633435196749476 

KAJIAN HIKAM 10 


www.fb.com/photo.php?fbid-641555775937418 


KAJIAN Hikam 11 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/794206940602116/ 


KAJIAN HIKAM 12 
www.fb.com/photo.php?fbid-649992235093772 


kajian Hikam 13 
www.fb.com/photo.php?fbid-653456094747386 


Kajian Hikam 14-15 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/806426176046859/ 
Wallohu a'lam (Rz| 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/815808331775310/ 
www.fb.com/notes/932379436784865 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5853 ) 


0891. MAKALAH : KITAB KUNING DAN PESANTREN 


KITAB KUNING DAN PESANTREN : Sebuah Pembacaan Epistemologis 
Oleh Irwan Masdugi 


Penelitian tentang asal-usul sistem pendidikan pesantren telah dilakukan oleh banyak pakar. Amir 
Hamzah Wirjasukarto dan Soegarda Poerbakawatja menyatakan bahwa asal-usul pesantren jika 
dilihat dari bentuk dan sistemnya adalah dari India. Sebelum terjadinya Islamisasi di Indonesia, 
sistem pesantren telah digunakan untuk lembaga pendidikan Hindu di Jawa. Setelah Islam 
diterima di Jawa, lambat-laun sistem Hindu tersebut diadopsi oleh Islam. Pendapat ini 
berdasarkan pada alasan terminologis bahwa istilah pondok, pesantren, dan ngaji tidak berasal 
dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa India. Pendapat ini disangkal oleh Karel A. Steenbrink 
dengan alasan karena sistem ala pesantren sebetulnya bisa ditemui di dunia Arab, antara lain 
Baghdad. Istilah pondok pun kemungkinan berasal dari istilah Arab funduk yang artinya 
pesanggrahan atau asrama. Dengan alasan ini Steenbrink berpendapat bahwa pesantren berasal 
dari Arab, meskipun unsur-unsur lokal sangat mewarnai dalam proses asimilasinya.I1| 


Tanpa mengurangi urgensitas penelitian asal-usul pesantren dari aspek terminologis, penulis akan 
mengkaji asal-usul pesantren dari aspek epistemologis. Dengan menggunakan pembacaan 
epistemologis, maka kerangka berpikir dunia pesantren akan dapat dipahami secara holistik. 
Pendekatan ini memunculkan sejumlah pertanyaan: apa itu pengetahuan menurut dunia 
pesantren? Bagaimana pengetahuan itu diperoleh oleh para santri? Dan bersumber dari manakah 
pengetahuan itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan analisis historis terkait 
proses transmisi keilmuan pesantren dari dunia Arab. Hal ini tidak dapat diabaikan sebab sejarah 
kemunculan pesantren dan kurikulumnya tidak bisa dilepaskan dari dinamika pemikiran di dunia 
Islam pada umumnya. Inilah alasan mengapa pesantren dinilai sebagai sebuah lembaga 
pendidikan yang unik dan paradoks. Dalam satu aspek, pesantren merupakan lembaga 
pendidikan tradisional yang ada di Indonesia, namun, dalam aspek lain, pesantren memiliki 
orientasi ideologis trans-nasional yang terkait dengan peta pemikiran yang berkembang di Arab. 


Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang kurikulumnya mengacu pada tradisi pemikiran 
Islam yang berkembang dalam kebudayaan Arab-Islam. Para ulama besar di Indonesia 
mengambil ilmu-ilmu yang bersumber dari Makkah dan Madinah yang merupakan pusat Islam. 
Mereka melakukan ekspedisi spiritual dan intelektual ke kantong-kantong keilmuan Islam dan 
menjadi media yang menghubungkan antara tradisi pemikiran Arab-Islam dengan tradisi Islam di 
Indonesia yang masih dalam fase formatif ('ashr al-takwin). Transmisi keilmuan Arab-Islam ke 
Indonesia tersebut pada mulanya terjadi sekitar abad ke-16 M, sebuah periode dimana 
kebudayaan Arab-Islam telah mengalami fase kemunduran ('ashr al-inhithath) sejak abad ke-12 
M. Sebagian besar produk kitab yang muncul pada era kemunduran merupakan komentar atau 
elaborasi karya sebelumnya (syarh), resume atas komentar yang panjang (mukhtashar), 
penggabungan teks-teks yang terpisah tetapi saling berkaitan tanpa ada upaya sintesis, penataan 
ulang teks-teks yang masih simpang-siur, dan penyimpulan dari premis-premis yang telah 
dibangun oleh ulama pendahulu. Kebanyakan karya-karya yang berkembang pada masa ini 
merupakan produk pembacaan repetitif atau pengulang-ulangan (gira'ah al-tikrar) atas capaian 
para ulama terdahulu, bukan pembacaan produktif inovatif (gira'ah al-muntijah). Oleh karena itu, 
Kenneth E. Nollin menyebut karya-karya ulama pada masa ini sebagai “corpus of conservative 
tradisionalism” (2) 


Corpus of conservative tradisionalism ini kemudian dibakukan menjadi kurikulum pesantren. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5854 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kalangan pesantren menyebutnya “kitab kuning” karena bahan dasar kertasnya berwana kuning. 
Kitab kuning yang diterima di kalangan pesantren adalah hasil seleksi yang ketat berdasarkan 
kerangka ideologis Sunni yang dilakukan oleh ulama Indonesia, sehingga kitab kuning 
cakupannya sangat sempit jika dibandingkan dengan cakupan istilah turats. Turats mencakup 
semua peninggalan intelektual ulama klasik dan skolastik, baik dari sekte Sunni, Mu'tazilah, 
maupun Syiah.I3| Namun kitab kuning cakupannya hanya pada kitab-kitab Sunni, bahkan lebih 
sempit lagi hanya mencakup madzhab empat dalam bidang fikih, Asy'ariyah dan Maturidiyah 
dalam bidang akidah, dan tasawuf al-Ghazali, Junaid al-Baghdadi, dan Abd al-Gadir al-Jilani. 
Corpus of conservative tradisionalism yang diterima oleh pesantren pun kebanyakan bukanlah 
karya-karya primer, melainkan karya sekunder yang ditulis oleh para komentator madzhab. Dalam 
bidang fikih, karya-karya yang dikaji bukanlah Figh al-Akbar karya Abu Hanifah atau al-Umm karya 
al-Syafi'i, melainkan Fath al-Garib karya Ibn al-@asim, al-Mahali karya al-Gulyubi dan Umayrah, 
Fath al-Wahab karya Zakaria al-Anshari, Fath al-Mu'in karya Zainudin bin Abd al-Aziz al-Malibari, 
dan lain-lain yang notabene merupakan karya-karya periode kemunduran. Dalam bidang akidah, 
karya primer seperti al-Ibanah karangan al-Asy'ari dan al-Tauhid karangan al-Maturidi sangat 
jarang dikaji. Yang sering dikaji justru karya sekunder seperti Umm al-Barahin karya al-Sanusi. 
Diterimanya karya-karya sekunder secara luas di pesantren ini menunjukkan bahwa transmisi 
keilmuan Arab-Islam ke Indonesia lebih mengacu pada produk periode kemunduran ketimbang 
produk periode keemasan Islam (al-'ashr al-dzahabi). 


Selain merujuk pada khazanah Islam di kota-kota suci Hijaz, transmisi keilmuan Islam di Indonesia 
juga terpengaruh oleh dinamika pemikiran Islam yang berkembang di India. Martin Van 
Bruinessen memberikan contoh bahwa besarnya pengaruh tarekat Syatariyah dan popularitas 
berbagai adaptasi tasawuf-falsafi wahdah al-wujud Ibn Arabi menunjukkan adanya pengaruh dari 
India, namun pengaruh itupun masuk ke Indonesia melalui ulama India yang mengajar di kota-kota 
Hijaz.(4| Hanya saja model tasawuf falsafi Ibn Arabian ini kemudian mendapatkan resistensi yang 
kuat di kalangan pesantren akibat pengalaman historis Siti Jenar, penganut tasawuf-falsafi, yang 
dieksekusi oleh ulama Demak yang mewakili otoritas formalisme syariat. Sebagai alternatif, 
tasawuf-'amali ala al-Ghazali dan Abd al-Gadir al-Jilani lebih diapresiasi di kalangan pesantren. 
Ulama-ulama nusantara sendiri banyak memberi kontribusi dalam pengkayaan kitab kuning yang 
dikaji di pesantren saat ini, seperti Syaikh Nawawi Banten, Syaikh Mahfudh Termas, Syaikh Ihsan 
Jampes, Syaikh Yasin Padang, dan lain-lain. 


Kitab kuning yang dikaji di pesantren tersebut hampir semuanya merupakan ilmu-ilmu yang 
berbasis pada epistemologi bayani dan “irfani. Episteme bayani adalah sistem pengetahuan 
eksplikasi dalam bidang bahasa, fikih, ushul figh, kalam, dan balaghah. Sistem eksplikasi muncul 
dari teori-teori penafsiran teks-teks al-@uran dan hadits. Karakteristik episteme eksplikasi secara 
umum menggunakan metode analogi. Para ahli hukum dan nahwu menyebutnya dengan istilah 
Giyas, para teolog menyebutnya dengan al-istidlal bi al-shahid (-far) 'ala al-ghaib (-ashl), 
sementara ahli balaghah memilih istilah al-tasybih. Sedangkan episteme '“irfani adalah sistem 
pengetahuan gnostik dalam bidang tasawuf. Epistemologi kitab kuning di pesantren menganut 
bayani dan 'irfani dalam arti yang sempit, sistem bayani dibatasi pada ilmu-ilmu tekstual Sunni, 
sementara sistem 'irfani dibatasi pada tasawuf-amali sehingga pesantren menolak tasawuf:falsafi 
ala Ibn Arabi.(5| 


Dengan demikian maka epistemologi pesantren adalah berbasis pada bayani dan “irfani, karena 
kitab kuning yang dianggap otoritatif dan terpandang (kutub mu'tabarah) lebih mengacu pada 
disiplin ilmu al-nagliyyah dan al-isyariyyah (tasawuf). Pesantren tradisional kurang mengapresiasi, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5855 ) 


bahkan ada resistensi, terhadap disiplin ilmu-ilmu rasional ('ulum al-'agliyyah) dan empirik (“ulum 
al-tajribiyyah). Satu-satunya ilmu rasional yang terima hanyalah ilmu logika (mantig) yang berasal 
dari syllogism Aristoteles. Diterimanya mantig ini berkat lisensi yang diberikan oleh al-Ghazali. Ia 
mengkafirkan para filosof Yunani dalam Tahafut al-Falasifah, namun dalam al-Mustasfa ia tidak 
bisa menyembunyikan ketertarikannya pada mantig. Lisensi itu diungkapkannya dalam sebuah 
statemen: “Seseorang yang tidak memahami mantig maka ilmunya tidak bisa dipercaya”.I6J Berkat 
lisensi al-Ghazali inilah akhirnya logika Yunani diterima secara luas di kalangan pesantren. Salah 
satu kitab mantig yang secara luas dikaji di pesantren adalah Syarh) Idhah al-Mubham karya al- 
Damanhuri. Fakta ini menunjukkan bahwa pesantren tidak terbuka menerima episteme burhani 
secara luas yang mencakup ilmu-ilmu rasional dan empirik, kecuali hanya secara parsial 
mengajarkan mantig. 


Berdasarkan episteme bayani dan 'irfani yang dianut oleh pesantren, maka karya-karya filsafat Ibn 
Rusyd, al-Kindi, al-Farabi, dan lain-lain dilarang dikaji di pesantren. Karya Ibn Rusyd yang terima 
di pesantren hanyalah Bidayah al-Mujtahid dalam bidang fikih. Namun Fashl al-Magal yang berisi 
upaya harmonisasi antara syariat dan filsafat maupun al-Kasyf “an Manahij Adilah yang mengkritik 
metode Asy'ariyah dalam bidang teologi kurang mendapat penghargaan. Tidak diapresiasinya 
karya-karya filsafat di pesantren ini disebabkan beberapa faktor, pertama, pada abad kemunduran 
kebudayaan Arab-lslam, pemikiran rasional dan empirik tidak tersebar di Arab-Timur, tak 
terkecuali di kota-kota Hijaz. Yang tersebar secara luas dalam kebudayaan Arab-Timur adalah 
ilmu-ilmu agama yang berbasis pada episteme bayani dan 'irfani. Hal ini berbeda dengan di 
Andalusia, Granada, Sevila, dan kota-kota Arab-Barat (Maghrib) dimana pemikiran rasional- 
empirik berkembang luas.(7) Pemikiran Islam rasional-empirik lebih banyak berkembang di Arab- 
Barat dan berpengaruh di Eropa sebelum Abad Pencerahan ketimbang di dunia Arab-Timur. Peta 
pemikiran Arab ini menjelaskan kepada kita bahwa mayoritas khazanah keilmuan Islam di 
pesantren ditransmisikan dari pemikiran yang berkembang di Arab-Timur ketimbang Arab-Barat. 
Jikalau ada sejumlah kitab kuning karya ulama Andalusia, Granada, Sevila, dan Arab-Barat yang 
diterima di pesantren, maka karya itu terbatas pada bidang nahwu dan fikih, seperti Alfiyah karya 
Ibn Malik dan Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rusyd yang telah diterima di Arab-Timur, kedua, 
pengkafiran al-Ghazali terhadap para filosof dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh ulama 
tradisional, sehingga mereka tidak sudi mempertimbangkan pembelaan Ibn Rusyd terhadap para 
filosof dari kritikan al-Ghazali. Di mata ulama tradisional, al-Ghazali adalah Hujjah al-Islam yang 
lebih berwibawa dan disegani ketimbang Ibn Rusyd. 


Kritik al-Ghazali terhadap para filosof ini mengakibatkan dampak besar di kalangan pesantren 
tradisional dimana sebagian besar menolak rasionalisme dan empirisisme. Akibatnya, kurang ada 
penghargaan dari pesantren tradisional terhadap ilmu-ilmu metafisika Aristotelian, sosiologi, 
psikologi, kosmologi, kimia, kedokteran, dan lain-lain. Pesantren secara tak terelakkan kemudian 
tergiring pada paradigma fikihisme dan sufisme yang ahistoris. Mitos tampak mengalahkan logos. 
Teks lebih superior dibandingkan dengan akal. Kajian-kajian fikih dalam forum Bahtsul Masail pun 
terasa kering dari analisis sosiologis, psikologis, dan medis. Tak diragukan lagi bahwa para santri 
mampu memahami produk-produk hukum fikih klasik, namun—diakui atau tidak—mereka gagap 
ketika harus mendialogkannya dengan realitas kontemporer yang kompleks. Konsekuensinya, 
problem-problem realitas sosial dipaksa tunduk di bawah norma-norma teks klasik yang sejatinya 
muncul untuk konteks sosio-kultural masa lalu. 


Melihat kesenjangan antara tradisionalisme dengan kemajuan zaman saat ini, bukan mustahil 
muncul gagasan-gagasan yang ingin mendorong terjadinya pergeseran paradigma pesantren ke 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5856 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


arah yang rasionalistik dan empirik. Pesantren diharapkan menanamkan benih-benih inklusivisme 
sehingga mampu membuka diri dari ilmu-ilmu rasional-empirik. Hal ini merupakan langkah krusial 
apabila pesantren ingin menyelaraskan peran vitalnya dengan semangat zaman. Selain 
mengapresiasi episteme bayani dan 'irfani, pesantren diharapkan sudi mengapresiasi episteme 
burhani agar terjadi keseimbangan yang dinamis antara teks, hati, akal, dan realitas sosial empirik. 
Keseimbangan ini merupakan komposisi pemikiran yang mampu menjawab pertanyaan para 
sarjana muslim Arab modern, limadza taakhkhara al-muslimun wa tagaddama al-gharbiyyun?: 
kenapa umat muslim tertinggal, sementara Barat maju? Umat muslim tertinggal karena kuatnya 
cengkraman tradisionalisme yang mengabaikan ilmu-ilmu rasional-empirik, sementara modernitas 
Barat dicapai melalui rasionalisme dan empirisisme. Namun hal ini bukan berarti bahwa upaya 
modernisasi pemikiran pesantren tradisional harus meniru seutuhnya modernitas Barat. Thaha 
Abdurahman, pemikir Maroko yang cukup ternama saat ini, mengusulkan bahwa modernisasi 
pemikiran tradisional Islam harus berdasarkan pada rasionalisme-etis (al-'aglaniyyah al- 
akhlagiyyah).I8| Di sinilah kita perlu menyadari pentingnya keseimbangan pemikiran pesantren 
yang berbasis pada teks, hati, akal, dan realitas empirik agar pesantren mampu menjawab 
tantangan-tantangan zaman secara dialogis. 


Yogyakarta, 18 November 2011 
(1) Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 20-22. 


(2) Kenneth E. Nollin, The al-Itgan and Its Sources: A Study of Itgan fi "Ulum al-@ur'an by Jalal al- 
Din al-Suyuthi with Special Reference to al-Burhan fi 'Ulum al-@uran by Badr al-Din al-Zarkasyi 
(Disertasi di Hartfor Seminary Foundation, USA, 1968, disadur dan dikritisi oleh Ilham Saenong, 
Jurnal Studi Al-@uran, vol. I, No. I, Januari, 2006), hlm. 153. 


(3) Abed al-Jabri, Nahnu wa Turats (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyyah, cet. II, 
1999), him. 16-18. Bandingkan dengan Abed al-Jabri, al-Turath wa al-Hadatsah (Beirut: Markaz 
Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyyah, cet. III, 2006), hlm. 15-33. 


(4) Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat (Bandung: Penerbit Mizan, cet. 1, 
1995), hlm. 23. 


(o) Di dunia Arab kontemporer, Mohammed Abed al-Jabri merupakan pemikir yang mengenalkan 
analisis epistemologis ini untuk mengkaji peta pemikiran Arab-lIslam. Penulis mencoba 
mengaplikasikannya untuk membaca epistemologi pesantren. Lihat Abed al-Jabri, Takwin al-'Agl 
al-'Arabi (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyyah, cet. VIII, 2002). Bandingkan Abed al- 
Jabri, Binyah al-'Agl al-'Arabi (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyyah, cet. VIII, 2004). 


(6J Al-Damanhuri, Syarh Idhah al-Mubham (Surabaya: Hidayah), hlm. 5. 


(7| Klasifikasi Arab-Timur (Masyrig) dan Arab-Barat (Maghrib) ini mengacu pada batas 
kebudayaan maupun geografis. Mashrig secara umum mencakup wilayah negara-negara Arab di 
sebelah timur Mesir dan utara Semenanjung Arab. Masyrig mengacu pada area yang luas di 
Timur Tengah, dibatasi antara Laut Mediterania dan Iran. Sedangkan Maghreb, yang berarti 
“Barat”, merujuk pada negara-negara berbahasa Arab di sebelah Barat Afrika Utara. Mesir 
menempati posisi ambigu karena memiliki ikatan budaya, etnis dan linguistik dengan Mashrig dan 
Maghrib, namun Mesir dianggap lebih lekat dengan budaya Mashrig. 


(8http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/ 
Taha Abdulrahman/Arabic Article Abdulrahman/Arabic Article Abdulrahman.htm 


(http://0.facebook.com/notes/101504107684720026refid-21) 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5857 ) 


1134. MASALAH SYATTA : APAKAH KITAB SALAF MASIH 
RELEVAN ? 
PERTANYAAN : 


2 Khozin Elgomiy 
Apakah kitab salaf masih berlaku ? 


JAWABAN : 


2 Dewan Masjid Assalaam 

Ilmu itu pastinya dinamis, jika ilmu itu stagnan maka manusia dipertanyakan keberadaan akalnya. 
Ada hal-hal yang belum terjadi dan belum difikirkan oleh para ulama salaf, karenanya ulama khalaf 
kemudian membahasnya dan menyampaikan fatwa-fattwa. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang 
sudah ada sejak dahulu? Apakah boleh difikirkan kembali? Mengapa tidak, pintu ijtihad tidak 
pernah ditutup. Hanya saja secara logis, fatwa ulama salaf tentang suatu masalah yang sudah ada 
dahulu semisal masalah shalat tentu lebih bisa dipertanggungjawabkan karena mereka lebih 
mengerti. Akan tetapi hal-hal yang berkembang kemudian, semisal berkembangnya teknologi 
transportasi yang lantas membuat fatwa rukhsoh jama'/gashar ditelaah kembali tentu bukan hal 
yang keliru. Demikian pula posisi uang kertas yang menggantikan emas perak sebagai nagd, 
sangat layak untuk digali kembali ijtihadnya. Lantas, apakah fatwa salaf menjadi tidak berlaku 
untuk hal-hal yang baru berkembang? Tentu saja tidak, suatu hasil ijtihad tidak menggugurkan 
hasil ijtihad yang lain. ljtihad salaf tidak gugur oleh ijtihad khalaf sebagaimana gaul gadim tidak 
kemudian gugur oleh gaul jadid.. 


2 EL Saironjii 

Salaf-adalah para ulama yang hidup pada abad 3 H, terdiri dari para sahabat tabiin tabit tabiin, 
kurun ini mrupakan kurun terbaik sesudah rosul, kholaf al mutgodimin : adalah para ulama yang 
hidup setelah abad 3 H, istilah ini identik dengan al ashab yang di maksud adalah para ulama 
yang hidup pada abad 4 H, ketika disebut almutgodimin pada umum nya yang dimaksud adalah 
para ulama yang mempunyai kemampuan menggali hukum melalui gaidah-gaidah dan nash al 
mujtahid seperti al-gozali dan al goffal namun ada juga ashab yang melakukan ijtihad tanpa mlalui 
gaidah dan nash al mujtahid seperti al mujani dan ibnu tsaur, untuk pendapat tersebut tidak 
dianggap sebagai wajhun minal wujuh. Al-muta-ahirin :adalah para ulama yang hidup sesudah 
abad 4 H. Sumber keterangan : Buku Rumus Fugoha. 


2 Gofar Sadja 
Copas dari ebook bahtsul masa. il edisi | : Apakah Kitab Kuning Masih Relevan Dengan Zaman 
Deskripsi Masalah : 
Sering kita melihat dan mendengar orang orang yang skeptis terhadap kitab kuning, mereka 
menggugat para mushonnifin bahwa kitab-kitab tersebut perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut 
bahkan ada yang mengatakan produk-produk hukumnya sudah tidak relevan lagi pada saat 
sekarang mengingat dalam mengarang kitab sudah berabad-abad yang lampau. 
Pertanyaan: 
1. Dapatkah dibenarkan kabar yang semacam itu? 
2. Kapan suatu produk hukum itu dikatakan tidak relevan? 
3. Bagaimana kaitannya dengan kaidah figih: 

HSNI 9 Fan aka ASI aki Ka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5858 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jawaban : 

Tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, meskipun pada dasarnya diperbolehkan mengkaji serta 
mengkritisi kitab-kitab tersebut dengan prosedur yang santun. 

Ibarat 


HI SAS Uang R0 7574 2 PJ 2 SI OLI 

PAN Sa SP Ig sake EL RAY AS ya AE La ISU Jas II ya AA LI ca OLI 
dag NI RAY oa dat ANIS Jaa 32 Hbd) Buy Lagin A5 2 Jad ya cit 0 ot JS Yg Olga ia SAY L Ab 
Om BP oya Ob Kemana, Jade AAN RT 0 G3 Yg MU peti IelnYI GAJI Ag VI Bli ya YP Nya) 
BI eny de Ja By elalali Ob pak saga Olga Jonail G dila a US Jul oa Ep MS HI 

oa AI Hal) Ted Gale Lip asja SA ISI Blah oya Jia Jaa ya Luas ads Ul SUb —JG of Jl —asalda 
sll! org Sg ali Ul ya Raat, gl Ron gan ya ag lalai Jail meat ATU Jas Ja Jalor SY elalali Ae JSI dia ya. 


TI gp os pak Rasa 
akan Of aa Si S3 A13 OS) ARA Cegadly pemdidl oya AA GM CASN Anda oya ST lali Kab yess (alun) 
Cola AM Aa Gajb3 cri Jet ye Nekat Igo AYI adl € olg2rYI Il Jas Ja Laka pjk dg ball Jah Olga aa ai 
Hngag Sis IAIN II pjk SUS gag ball Jt Jis Lean YI bab A3 yag data Aina) SSI oya Jelita ea) 
cab pori Jet Olilga mb Il ALL Gale jab g AA Ip Ale AL 2LeRI AN Gabus lg dingin 
OB pngale AI Olyab) daleman oya koi NY AON, BNI dala (al Sp f MB Ulewag Sie jap d Aib Ulama Ie GA 
AYI LAS OM US disald SAI Ole Abg sal yah DLS ae ES eng pond Jd clilga oya ya IAI ya eh clan OS 
And BE C3 pall DlgzorYI Ol geng Led La ya Joel HS) Aidly SUSUN oya Ladkoela Joe peadkiny metale Al Ol yo) Amal 

PN OI LA YP Pa Gaal Ji MAY Al Ie enam pg OA SI PAI LP Gawag Olddl JB A8) HS 
Lee Gaal dll dad editing pegal 3 ASlay MADA Ran aa do yaaa pLAYI lang Juliana (SL AgaR LAI LAS Ang Jon 
Jiitana ME A PP Oly jiler aib Aadila (ae Gal Jan Lely Alamat ala Aililpa CU Ay Ad pelng pd Ita! Y cmd! 


B6: aa la 

4 oh) MAS aa el ion apa SPL US ae aa Ol P3 ii Yes Seth Hy BA Il oa Ale Abi 32 clbi, 
ab oa AS degan Jala Ela oya Hp jl yen al AB an Jika Dita aa de LS jl Jas Ob (ma PA 3 ds 
Ca gN LS oya La BPI pas Al 3 US bj Uh daa ey Aa Ob SUS aa JP Yy UE NY, as 
Juan Jlo WS JL eS Ie Ab ya CL ya H1 Il 


3D: pH alah 

das pdl AYI Selatan Iglati (Aly Glbah! Spion YI Rony (ayla oya mali Hallo a21 OYI Ag (Spa La OT (las SMS male ISI 
Pole Lenka Sgp ll tatakan NS Ca Ra VI RSI oya doel Aal3 II Rorlon ab aa dy il Ain) PSI ya 

oa IE Una AhI SS uya SUS Aa Lag Ion el Jari Y GL Ojyiny MANA le Lanud! pealgih Oya yna 
Kaya! oya dala 0 lai! US. elger tan yi YP ALI Cdi Jali AG Ugale melar Gal Kilat! (SyleaN, Kilas Gaga jl 
Ailoi tad 23 ABI petikan yel das GA ye ya eA alaa pl Roy Ailadl, yag Il oya ayal La peale 0 3) 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5859 ) 


Bts IP oa eye yaa tian Cah ASy Ma L dan og El) HP dadi Ella ag" EA Ugajaa Udah dus Ny las 
Ie Je Eee ya BU EL IUP eri INN, band Jade la ESL (GOA mung OLI ya kan AI ASI 
tah SUS ya Jaa LL ASI 3 Geby ALAN ae Oya Rap NI RAI oya ct pl Eh d3, Sain Pl) adl 2 ja 
hg Adly EnAB oya UB Ogp yag O glika HS) Opdelo slade alga YI Oya p3 ppt WS Uh La Uj ma 4 JAN 
And Cg pia DUS Ny ala de UI bil SU Jalal! mandi lia Jia 3 33 Aan yan Ad pa UglAiN pakai jam) 
LP Sling egis US eeilid SU4 Unbolsd y ASDUN cm LAS Ji Of Coba y Ab pd ena LS al AS 3 ole2rYI 
HN UI pawoly JII AW UB JUS Lead eeiby eta yi 


SI J3 79-74 Sa yi 

se dibh Oya # Ubi ad Lralby lou par jUT oli y oglasituly OI 3U Land eeelasiy adl 3 Ela Saka PI UR, 
H3 Aldi BB RSNI JUS pegin Tukang WIB yag Jyde AS Url Kasi Of olizel CL Ly JB Ol Jl — gas nd UP 
Ay ASI, Dilay Riasan pal ia yA 9 Adly SUSU ls 01,3 AA Janvar Uyiasl Y dala 3 Al uya Ga Ie HS) 
SB pp Hen Ay Edy Ogah HA lia OY ale FURY! A2 Ang Rab Adi 34£ Yg Iyaku d3 Ijila VI 

coat ya Ja (lema VP Lagi PSA Ad Letka Adly LSI Jet UT JB) pgia loe Alia dung ega Idola 
Sg LI Lgd yag ol Resi Ae pebetal SY AMI Sya AS) amil Aa SSI Ola Ia Laman Jaa Jl 
Alona! Ilily agI elag WYII WA al 3 HL gl ptake Aaja ST IS Ri memang Y SI MPV, Ula 
LIL JBS aU gg Kit UT RSI ya OY Jeputana lak dor VI Sg pi Raka TAS Gg AJA mami! Jae V3 
Ce aU ga day Halal, 

2193 GAJI Sal 

AG Ig ALA pake sk ya ad Cerah ya Bd an sp ah DS JS Lg 
Ae aga AS elalal! jang Ol pa AS) HEYAL IA gaalind Lilo CL 5) sll! oya Ini Gg emng only elu 
YG Razas JB OLS PI Helas 

110 22 de 

(BOY Jay PU (IP) HE SA OLS ya Ad LS Of BIS Boyp2 Gd! oya pakan Ale GA Amber 
SI Id ob IU HI ALIS apk Boy rp pelak) Ya dah OS Oly odds same GA YAI 

288 2 ema AR Joel 

CAS Sin OS ono Pp pl ya Lelah OI BAE yag SU pdl Me OUnb SI ya ada Jalal JI, 
AS JS CA aer AS 


SE! js 179: pp IS el oma ll Hasya 

La lali de Ka Of ito mali Ad OLSG YG SleerYI JS Sya La JG Sio aka Lagkan S0 IS OS ol SW 
ade Uita SUN OS Ot MG UB Ju laa3 HledI Unas lag Y SI RAI ora Ld Gile Jelas ale YI SL ya ya 
SgzorYI Ola 3 Ud SSL dai Ie pala ee Hasan BII ae K4 UI NS, 


92-2/D1 jab JI Saul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5860 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oleh pe yng Lalasin Ledail Cl) yh Ugiouno dna lali Ae is lodai Coodas gl Lezonsag G3g OI YI j3 DUS douua oya Jilid 
AI Sep Il9 Jera ap 


3 patah aa 

Aim! Lal Raos YI AI 3 Ra SI AYI Ga ya Ca Ch AI PI oa GUN Agil sb HIS MY dil bel 
J3 An M3 all Jet AI ago yg Jiktuhl Siomll GKI Sion YI oya AKA Aa MS yA Load Uli Ale p psi 
dia Belati 4 oya daikin soil 


Abad RSA 44 5 0 Bakar IS Anam Anya 

JI AA ya Henbang King REA DRA al lg ma Ob ya sn SAN AYI 2 Vga Of aolase oran SA) 
Pu SI ON Samsat! jalb Lori jl Use! agus S0 La olga oya Hk Ol 3 sir JS Ji ea SY, Jani 
DI. Upah Hole 33£ Y slah DIY gal Ula 3 JG dam 


1986 5 pala Sukai 567-565 16 IIS SI Cd ganas Jap AKA As 

OS Of ed Je 4 JA ale BMBYII NS JS ya Ja Tian Cerah Old) SAS, al eekg2al lil Jai uya al, 
derby laka! Ill ya Ja La Son RASA Jali Galar VI Gada Y pai Oles Jai ya SE Ola Bllas ya ST ale 
DUS UI Aakag Jeng PNS oya denga Le UG GI S0 al IBU nas 3 les ya GI SAN Adglaay Sg ra DLS ya 
Wah aa CS Ami oya tray d Ul NAS ONE9 NAS ONE JG Jis Of Ad P3 ob 3 Tem Jl Ay 4 Bg 
Sl Ata GE Yg Gani, Ala pl adas, Sol ika AS Uap yong UV lal Sol 3 dial CSI ya MA, MUA 


Jet Aly. ola 


—» 1407 Kilo 3432: 6 IN sa asi 

Bed Ja and Oak 3 AI ARP 3 Tae ok de san Iwan | mel yag Kardli 3 ST UUS Iin ya Jas UP 
3 Lea Urang Ol poli adlan S3 eka OM AAN Ka Ah Jagad Kong dh Jamal AG Laka Aly OS Ol bb d3 
Aidorg lay yag gal JB Cak Klo helika Upah salad OLS) dnig Lao dd Jiki ono Jali 7R j2 dipunag Bi ya LAS 
SY BEN Gel3 oya sake Ol odkis pabean (de Landa DU Bo yaaa LA Ol oekeang July renang (NS ya 
pebali gay Gong aa gala Knee Ab ka pal adah UB Ad Alia ya Le ads Ol alah Ja Ju OP dns ya WS aya J3 

Kambi JS ya Ags oya Boyep de 04 Y olira Anin uya Jp Haag al J3 336 Giga! JA JEy ar pat ah Ul 
gas peti Tool (palia I gal Ul SU Riki Usia | yana ph Untk ya OdukS ya Nik ad Oa (SSI alah Jl Ainan Ja 

& mara! 32 JL ya plak eU) ya BLOYI pia SI yag Il YP JI NAS abad adan Dita Ily OT eelasa y gan 
Wah pb Yg, 

Sebenarnya semua produk hukum syariat selalu relevan di setiap masanya. Terlebih lagi menurut 
keterangan dalam Al-Bahr al-Mukhit semua hukum yang dicetuskan lewat Al-@ur'an, As-Sunah, 
Al-lima' dan Al-@iyas tidak akan pernah beubah sepanjang masa. Namun syariat menawarkan 
sebuah fleksibilitas (kelenturan) dengan memperbolehkan perubahan hukum pada beberapa 


katagori : 
1. Jenis hukum yang dilandasi atas konsep urfi/ 'adat. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5861 ) 


2. Katagori hukum yang dialasi oleh sebuah 'ilat 
3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kondusif dan stabilnya baitul maal. 
Ibarat 
221-217 pl LA £ 
LAI pa Il Ad yh Oa al ala al Ogan Jair PA Iya SS JS AI gag Jl RU GA Ah Ulu 
s3! Jp Ui) 8 Lead Ol Amy pegal Lensag Jadi (Ap del matang aj Jalay Kala paka Yus La Ga il Coat Jia) 
(AS SI USG dang ya da day EL BULAN dang yi yag Lai Ag Do ja Jp db Ily DAY) ia Jaa 
HAB yah Olga Cagar SAI 3g Hill Uk KASI pg dl gilir dana AA pb Jd yag BE Land OY ma Y il 
CPI Gd 3 Tia ya Ulin Uas (SAI DUA yi pai Ui Sma Ilo or OLS op GR Lido HAamann 3 Gl abal 
AI Iyry JB SE Ta IP TI (AL jas Jae ya Olaj Sale Ilang Ella dg al Le SJ uya Ol dpl 
JB Oli aa LS Ul Ae dig Ki Lab Ii 1d OS SAI SU oa pai Ulin 2 Ap 2 Lead lala (LM 
konde de JI BLUS jie DU gaby Sya op AS Uja3 Jika Lai OT Can op olah Send Gada Fo SUU lan 
Cm EA pai Olah Gankaka OLI Olonzal Gary aa LAI HJ Aram ol Uas Us elly nan A3 
Hesbea La SI oa Ola ITB el HAL 2JL Ah GOA AS yi Ul j2 Febi ya Jay Urtag Urban ai Ita eh 
Al de SU UT Aiile ye Cod Ge laa Aula A3) € jali ae oya rae Ji dora ja cygaih alay sni Aki La 
JB Lain Anas Jr V3 Ja SU) Loyal Led pd aa Ulah Oya el gl ya Side La ja3 le Raasl ab Sah 
Sg SI dl L Fambll JB) BALI 3) yaa ANE Ja OLI aa pi ASLI OP Ji YG sa pa KY Y cl3 
Bah # Aa AI Oli dala an Kel P3 II Pratama Led pb pdl elo Ob ons Jlely Jyill like il 
Tes bl JAV oyandll Gamaly Gal Ie Cal p LAI Ula CAS jp Hanny Ab adi JUS gmdi GL J8 Muli 
Be Ig SE PB yua Bet Cl BALI A3 LA Gg) nyai 3 SI OYUae "Kaji Klo S3 Ul :JU 
Salad Jl Ola Ia Gilang LES canda SY Sae oya MUA" Baba AL Ag ita JI tadi 
DP JEy yel UU all j2 Famddl Cadly Ula! Ian 3 Jai hg Akim Ol JP Bg gb a ga Jet Saka :" 
WS SE A07 All ALI 3 pole ATV p pd Asta uya Jelaisual ya Ul SUS JS) laka OS Udan II Ola 3 Apr Jd 


—m sp 


302 ye JIN AK Wl3 

SES Spy SAI Id ea Bl GAS D3 IAI Anyar) SA legal Las) Yg Le Jaman | US) 
AP SI Ad SA (SAI II era) JB OI III IAI, Ily VI Sie Hal aah Jai SI OKI 
ML eny PAS AN 3 Yg dl 3 X8 


21: yo Salin YI Jam 

dl abans Ala pts Fila Jia yadl —1 26 Kah meal ALAN pad UT ya Ol" dya sem 5S lag dl 
Aam Hita olga G3 SA pit P lam YL pemda yag denga dmna £ yana OY Maak GUI Sesali ja 

Abe tuk Raily rnb Ae 3 ole YL EME OY pel JI Rangay e0YI ph Tas Lagi dea pling CL eLYI, 
JUS" Ag IAI 3 JSI SUJI ILN Jl ah LM GI Gali 2 PI rendang enable! Jen ya Ketan 
Jin JUL Ka pa Ud Sg SI SI 3 AN Ojak Jala Halal met aki FASA Jal Oj3 05) adl Ja JUS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5862 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SU JAV US eh JEV SI Oly HA say la Csal BS II Uas pake ab OS La Sy! Apel 3 Wila US Ida, 
Ul 3S JI oa nilam ASIN y Anbidl elgi3 (al HI Ian AS Kemn JUI Lag PU Akad Lali #ilad 9 51 II ya peta 
HS de slaly pe 


215 ebay da Joel 

OLS IP peta radial aa og AN Ht Of 33 IU NA, OLI ata 3 bl abi Ae ai SY Ul, 
OP La Ragil! JALAN Of EMS eyaale ayal Jia ebbeh orilta Dg tim BI Oei AS Letra roda! Dlgzorl 
SB BOS IS Aom! ai Upin Hy alay Sales La ag RU US Uly Ja Jani! Gay Yadi mapan Ta 03 
GI Bale A8 yaa ya MY il ole YI bot SU Nih y Yi SEX SL JW Call SI Ol BOS Jet ul) 
AG Hy Oabl yel RASA aa pl Ya Ale OS La Ie SI FP LL OLI Ianeb HP ASI ja 
yi Ka Gali SA Ily AA Ay aa omi Ie dl all old, ) mill ay meng Sindo! de Retak Ray ya! 
AE ya AT IE AW Alay BUS Jai Helaly dilaj BOS La de Lalu 2S madya 3 met Ale ai La de 
DA LAI) abi SI de detak Jihad ya a35 3 Urea Igilbe op UAN Uang B)AkI Bae le slh 3 dana 
AA HAN Gde BAL US Ol pend JUN G3 G dai GL LAS Oa Gan ya Onani MMS yag pe 
AAS, USG DASI Remake Sl Aa Gr ya ya oma Jl SAI Of) Keaakl Oyo HUM Je Lesi Oli Of ja, 
Lg H3 DI lg Ae BSI AYI Ona Ji MAAN Hanya ye Jaa S1) SSI) ab ya 0 Ol Hasil 
Ceri O galak Coelbl Ogdon kl AS Dg Ala Laman Riil pol 3 sela JS JL Cai eleiilI ak Ol 


4/82 orasi! “el 

Op dmn Wiji TPI Ia Je atas III OS A3 Leni Il CP BA TAN Oradi Lema Jl PAI AN Jaa 
SU Flo IIS Lady ASI US J5 Ae gi Kena Lamp JUNI Ge ISI Ildy Loukey Id yong damar dal ay gala AS 
Os3 ora NI dala ale Gumi Hang SAS 3 SIM JI Se Kjoy Uas JI IP JSI Sao AB Ko peng Ga 
Leake Rilahi AYI Sy 29 Oydly RAI) dinadl SAS Ale He SAI SI J5 Sung J3 Ip dala II Sales 
Gala dag OY Alai Cab) Kemaadi JlP Kemaad lais Y al de Halo 13) HI NIS Bae oa ale Rise Ru, lap 
Pd Nae AU Ag yg Y OT Silod dya Sa Cal Jl sea BB Orasi! Gl Jl sol Jl BP Sao gl MIN 


47-46 2 pp JIN 2 ASM ya 

Cr AI Ata AI 3 sa I eaAdS Alai, SAI le Lea OS ISP did gadi 3 Swa Bf AYI oleeel of US 
Obi Lilay G Rai, cadU Ola Jak Es IS BO, SAI II obeng B3 SMS oa ally me ll, OLI 
BA Ie Aitana pb Gal VISI) Lag Ci jy Lawas OT NS pal memil Endi Lonmol Cell, pilly Kudus UG of 

Yg OLS Laki adl Ul yang Laki Al Lagian) AAL) Rio Ol AW Gs Sold, Hall IP olas Yy Gali ping Sally 
Kay Gl Jp Amma olesliy OLI ata JII 3 elu Sa 


71145 LAN AJ 
Ba keniy DAN AS AS OLJYU AE Y Lnya Ay panas ba Jeler Jati Us mai Y (gay Jolie JJ mamih 2g Ula 
OS 09 IU YAA Yg Ula Uya Ola AA pal J3 SY BI 3 KAYS Jelr Jak le ole dil 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5863 ) 


Me Ale Aas pl Jali gowa Ul Silbnsal ya Gawdl JB LS AS pasa SI mill OS Gale AS BS Hain 3 Kaho All Ulun 
ly CI pang G Alay Camai Ur aiy drg Gd at dalil lal (mg dig KI Koongl La lali Aisdd oi3 Vip lelusl jl 
SM de ijul 


178-185 122 1g ee Set 
3 Gamad Ang ia Y SUN yag mad LA SIS Aa laki Ag  Y SI JL LL US If Udh La SI 
ATA Sg pad 3 pa Y Alap pnga SE ad Uda bad AS Yg OJE G Adle opal! ala Blah y Amy 
kale gpp! Laahy Io yong Saad aa ye SI OP Ld 3 Lelel Ren! Andi  20LAI II pal S3 adi is ng 
Ie gemas dh Olah yag Lena LH HP galak Y Dll Ale Sig IL Yg JL 3 SE DL Il el yag 
Dll Ale JEy IS Yg IL 3 HB Ale gp yaa Lousy Ia yang Ama ASI Jl Con Kill Jaa Aa Andi) Kala 
yag tele gp ynikly ask Ia yan y Ana) yaa SEL OY JSI Gde Judi! Sad 9 Ra poll Rao yh Akal! Jas, Dita ask alas 
aU Jaa je de lai Al ll Op aU SLS ola ye Akil Jual Cl yong Ad SK Yg IL 3 H3 Wabl abdi 
#OYI Gan gila Ilahi pe SLS OS JI dib ae O SU OY Elo JII Ily oya Kang JS Ol Je Jai Y BY 
Wat Or dallas Val A8 Ja YI Sllogi ot oya Tung ye mad! odka AYa OT le Laki 13) We Wal bl 3 SI ba 
ai YI Ai Lag dal Had So Jill C0 dia Ag Gasal YK Jana Cara Ino gl 3 BO Ol ya da YG js 
Boladdl Inah 2 VI pelari, log Jang ALI pelat Jill at Y SUS Ofp RAY old Bold dial ad jo nadi 
Heru Kal Al Gb mania ARI Ja dd Sjita SUS) $ Lawa jl del lai gadi Slogh OY Ilang BUY la on ya 
SI Sun gl 3 gina Gal VI SU Wih Hola Oi liyad sleii dg jatt M3 SI OY eh Jala & eleiill 
AA Sab oa JA NY ale BJ KEY sa 
Maksud dari ungkapan tersebut adalah mengenai perubahan hukum yang disandarkan atas dasar 
urf dan 'adat. 
48: pd AN ASN 3 
SY belly SAI de Sakiti ASLI aa OLI pt pi GI MEI | OLI ak AYI as Su Y (B9 2s) 
Lagu pl YP pkai Bakal) Ball pig Bolally Ball List Jaka pall Ida ala elug Gal Selera pkai OLI sk 
Andi JILIN el or SUS Jen s3 Y UM Bo SAI le os da kanal AYI le Batak AYI IE Uiil Long 
AE ASI oa OLI as aka SIN UP OLI ak ak Y Bold SAI Ie art II ad SI Iga SI 
Jis) Wyat yang Apip HS Ula doel Gaya ISL asi Cnakiak ea Mus OLS Ala YI SSI) WB LAS Bole) Soadl de daki 
Hindi, Bl INI ye tebili ya Ja Jala JI laki yaa AYI Nela y iakon (dS Lgia Tag IS Tai) MY al 
Ado lala de SAS Ane JL alay Ragleaia Uya pai OI OT Ugillay pl ellas) 3 Lab Bold of WS elidly Las jl 
AI) JSEM Gal Uya OS el Ola Ob Bol pr S3 mad lela (3 ay Laila R3 9S GI Ly UAM 
SE Por GAB li pada SS pe Syam Uiltaly Ilahi Odia 3 ADI RELASI 39 SY le Upin JS A3 mal das 
AS NAS y Said Ola! Jep atap Upah SIM pki Lily da0 ll BALL | yaki 27 SAM Dlahi Odia Ja Il SNI 
ASP pai pasa LI ALI cl) diy BALAI la le Ula Hb Jlag pel Je Knee OLI pajy Ukey Ly dye 
dad Sab Ain pb Un lek AB Ula Lal dilaj Gal Le WS Kemang ad HA Kala DL JW eye 3d yel 
SEE Ot ASASI ya NAS, ed AS 3 Kenal Lada Koba AS Alek Lily La yel AS pa LL Sau SENI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5864 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LS Lgale (Gaal BBI, ee Je Hlareh Oglu Y ea yag 3 Oa Of Igakorg Uk ole oya op AAN OT YY Olaway el 
An ASLI Of nan SAI EL FDI Lba3 pel) Ha MI Dadi JUN mila Ola Igor Rod ab Lu 
OS A3 Bola, SAI SY Jl de Titan UG Ol Jar V SP SAI ya Si Ga OY Lee pi Y Yadi ds elu 
Legi Ajilor Lela Y WUdI Ole yak oya Unpi3 Sekali p jade Dita Galill Jalan Os Ml (de Asia 


259-258: mel 

241- Ka telekil Jp oya dak! ya Ika Baal aki IS) Baladly SAI Ge Aas ASIN OLI ata AYI ai 
Hay Koja Lah Ugaa ygai dil gadi ala Ai Ak AYI OI" GA adil el Alai Jis Ia 39 OLI ak AKI ai 
SA AU II Sg AAN 3 Bol ai ab WS A9 Meli 3 II 3 Sala SAI 3 oi alas ISI Lgu 
ISP asli ar Vo) Bole 3 SI 3 Las se ebdl OLS II SUS 3 Lek La Oya US Sold SdAA III AKU Ae pal 3 ol Ja 
SAS yg Aga Ie AN ASI an yi UU IA) MA Uya Bela) Long bye 01 KU UUS Jay Poll naa 
laka Ie "elaiut Jaka Lagay oyisb SI SAE Laga ALI Jab de adl AL OP Nila dley elala! dala mat 
pyABE las Land d yel AS Lb pada elo 3 AUbI WladU 2S YI kato gal Aa) 3 La SMS ya PIK nilai alan 
Ala! patas JII 3 olah DASI AS AAL Saya Gl Ola 3 4 Bakal elang Gali de LAI Ala pola, 
Olajy mag Sel dil #Anolony Aisi Gl  NGAYI Ill y3 eledill JB D yel RS pala YUS GAN & laoy Sekada 
PA OY detail Rai Ag ai La all 0 mon jang Cl PAUS Hai Ro JI jl Io giaa Hand ling Ula 3 Romoe S2 Y 
amal PAT aan Ap NI UIN LS ian pay eiig pilia Gaal lidi 3 Oa Sole Lai U 3 Any Ia Je Kos ci 
yawal Salad GNI OS SP Ag AB Bola OY selada! pilu dg al La Gde OT padat de PI del nh alay 
SA Oh pakta nyaky OLI aga Id 23 Teh jl og AN adi dil Lala JUN om oya valak SY elo Tp 
ag ISP Ryan 3 AT Ce SS adkag Jasi oya Lelo jl Kaj oya lela al mah ya Lelo gif oa elo dll Inap 
Jaa SE UB LS SAI de Real! ASLI Y Jgn Y PSI pil lekang —242 SAI SBY ya glider SNI 
das dabel bg dad Alya) Lily Bb SEL ON dn et) Lena ag Y pl lia Of LAS Ray pdl US Selor (all Andai AN 
SI9 Ie II SI Ot PAT Se Ganas pikiad HL A8 Blador Ul Ol 2AM3 Ggang Maki IP BI OT Anya omb 
Ill pjktaal ASIN AS Lala Lini RAS SS 3 UAN ALAN » ygbdl 3 Lb p3J diadei Ainan Job AL pita Salad pa 
Leaked SL saji Jet JI Sale JS Krn) Kadal ISI Ab gal Of AN YI Gema esbeladI Jai la G3 ASI ball" 


1117-1116 22 BA AI La ALI al Iyo 

Lal Agam! adil Randa dpt VI ak lan S3 LA JS LOLA aka cegai ps jP OL IL ata ASI aki — gal Ala 
Sad af Boy pall BELA ih Oa Plan paid Sal pi Kg ph Id SAI OT SI et ah SMS OLI ed Real 
Band! dog owbak! Gate Sbd SI pad Kemudi Hhoetaak! dilagla5, Ola pai jl Coal Pl Hina SNI 
ASI kaan AS SMS) SAI Raj Il ata Al Plan Aa Il b AT AKAN ati Taka Ja Iilag pdl, GI Il, 
229 Blm Slbely Lia Og elu Ako Ad La JS uya Resa Il gl Nelak Ailaskl Iouliah! gi Reli ole! 
as pb! AAN 9 Aoakandl ASI f arabill 207 Laki Caory GI Blioh yag 3 Tadi 0 yak GL ASI 3) 
Ulas dial 3 al gray pb AAS Ola pig OSN Juki Laga Uilan Jabal Jadi YG AINI Ang Sl Sol, 
BY dst jg s3YI 1 alah yag Log Hk La BAP Ga any dambi le OjUAI Ola png 0 pt3 Ulas! Aioah (SI , wall 
SSI g adil Koanag Ball pal Ulas Un nadi aya Relay RALAYUS Reg AAU ALI OT malai de CSI gf 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5865 ) 


HS jl OSIS Odasa Odi ya Lead, 


0892. MAKALAH : Kisah Isro' Mi'roj Nabi Muhammad Saw 


Oleh Mumu BSA 


Diterjemahkan dengan ringkas dari Kitab Al Anwaarul Bahiyyah Min Israa' Wa Mi'rraaj Khoiril 
Bariyyah, Karya Al Imam Al Muhaddits As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Hasany RA. 


Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berada di Hijir Ismail dekat Ka'bah al Musyarrofah, saat 
itu beliau berbaring diantara paman beliau, Sayyiduna Hamzah dan sepupu beliau, Sayyiduna 
Jakfar bin Abi Thalib, tiba-tiba Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil menghampiri beliau lalu membawa 
beliau ke arah sumur zamzam, setibanya di sana kemudian mereka merebahkan tubuh Rasulullah 
untuk dibelah dada beliau oleh Jibril AS. 


Dalam riwayat lain disebutkan suatu malam terbuka atap rumah Beliau saw, kemudian turun Jibril 
AS, lalu Jibril membelah dada beliau yang mulya sampai di bawah perut beliau, lalu Jibril berkata 
kepada Mikail: 


“Datangkan kepadaku nampan dengan air zam-zam agar aku bersihkan hatinya dan aku 
lapangkan dadanya”. 


Dan perlu diketahui bahwa penyucian ini bukan berarti hati Nabi kotor, tidak, justru Nabi sudah 
diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulya, hal ini tidak lain untuk menambah 
kebersihan diatas kebersihan, kesucian diatas kesucian, dan untuk lebih memantapkan dan 
menguatkan hati beliau, karena akan melakukan suatu perjalanan maha dahsyat dan penuh 
hikmah serta sebagai kesiapan untuk berjumpa dengan Allah SWT. 


Kemudian Jibril AS mengeluarkan hati beliau yang mulya lalu menyucinya tiga kali, kemudian 
didatangkan satu nampan emas dipenuhi hikmah dan keimanan, kemudian dituangkan ke dalam 
hati beliau, maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh 
kepada Allah, lalu ditutup kembali oleh Jibril AS. 


Setelah itu disiapkan untuk Baginda Rasulullah binatang Burog lengkap dengan pelana dan 
kendalinya, binatang ini berwarna putih, lebih besar dari himar lebih rendah dari baghal, dia 
letakkan telapak kakinya sejauh pandangan matanya, panjang kedua telinganya, jika turun dia 
mengangkat kedua kaki depannya, diciptakan dengan dua sayap pada sisi pahanya untuk 
membantu kecepatannya. 


Saat hendak menaikinya, Nabi Muhammad merasa kesulitan, maka meletakkan tangannya pada 
wajah burog sembari berkata: “Wahai burog, tidakkah kamu merasa malu, demi Allah tidak ada 
Makhluk Allah yang menaikimu yang lebih mulya daripada dia (Rasulullah)”, mendengar ini burog 
merasa malu sehingga sekujur tubuhnya berkeringat, setelah tenang, naiklah Rasulullah keatas 
punggungnya, dan sebelum beliau banyak Anbiya' yang menaiki burog ini. 


Dalam perjalanan, Jibril menemani disebelah kanan beliau, sedangkan Mikail di sebelah kiri, 
menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Jibril memegang sanggurdi pelana burog, sedang Mikail memegang 
tali kendali. 


(Mereka terus melaju, mengarungi alam Allah SWT yang penuh keajaiban dan hikmah dengan 
Inayah dan RahmatNya), di tengah perjalanan mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi 
pohon kurma, lantas malaikat Jibril berkata: “Turunlah disini dan sholatlah”, setelah Beliau sholat, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jibril berkata: “Tahukah anda di mana Anda sholat?”, “Tidak”, jawab beliau, Jibril berkata: “Anda 
telah sholat di Thoybah (Nama lain dari Madinah) dan kesana anda akan berhijrah”. 


Kemudian burog berangkat kembali melanjutkan perjalanan, secepat kilat dia melangkahkan 
kakinya sejauh pandangan matanya, tiba-tiba Jibril berseru: “berhentilah dan turunlah anda serta 
sholatlah di tempat ini!”, setelah sholat dan kembali ke atas burog, Jibril memberitahukan bahwa 
beliau sholat di Madyan, di sisi pohon dimana dahulu Musa bernaung dibawahnya dan beristirahat 
saat dikejar-kejar tentara Firaun. 


Dalam perjalanan selanjutnya Nabi Muhammad turun di Thur Sina', sebuah lembah di Syam, 
tempat dimana Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT, beliau pun sholat di tempat itu. Kemudian 
beliau sampai di suatu daerah yang tampak kepada beliau istana-istana Syam, beliau turun dan 
sholat disana. Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata: “Anda telah sholat 
di Bait Lahm (Betlehem, Baitul Magdis), tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam”. 


Setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba beliau melihat Ifrit dari bangsa Jin yang mengejar beliau 
dengan semburan api, setiap Nabi menoleh beliau melihat Ifrit itu. Kemudian Jibril berkata: “Tidakk 


ah aku ajarkan kepada anda beberapa kalimat, jika anda baca maka akan memadamkan apinya 
dan terbalik kepada wajahnya lalu dia binasa?” 


Kemudian Jibril AS memberitahukan doa tersebut kepada Rasulullah. Setelah itu mereka 
melanjutkan perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih pada 
hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen hari itu juga, setiap kali dipanen kembali seperti 
awalnya dan begitu seterusnya, melihat keanehan ini Beliau SAW bertanya: “Wahai Jibril, 
siapakah mereka itu?”, Jibril menjawab:” mereka adalah para Mujahid fi sabilillah, orang yang mati 
syahid di jalan Allah, kebaikan mereka dilipatgandakan 


sampai 700 kali. 


Kemudian beberapa saat kemudian beliau mencium bau wangi semerbak, beliau bertanya: “Wahai 
Jibril bau wangi apakah ini?”, “Ini adalah wanginya Masyithoh, wanita yang menyisir anak Firaun, 
dan anak-anaknya”, jawab Jibril AS. 


Masyitoh adalah tukang sisir anak perempuan Firaun, ketika dia melakukan pekerjaannya tiba-tiba 
sisirnya terjatuh, spontan dia mengatakan: “Bismillah, celakalah Firaun”, mendengar ini anak 
Firaun bertanya: “Apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku?”, Masyithoh menjawab: 
“Ya”.Kemudian dia mengancam akan memberitahukan hal ini kepada Firaun. Setelah dihadapkan 
kepada Raja yang Lalim itu, dia berkata: “Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?”, Masyithoh 
menjawab: “Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah”. 


Mengetahui keteguhan iman Masyithoh, kemudian Firaun mengutus seseorang untuk menarik 
kembali dia dan suaminya yang tetap beriman kepada Allah agar murtad, jika tidak maka mereka 
berdua dan kedua anaknya akan disiksa, tapi keimanan masih menetap di hati Masyithoh dan 
suaminya, justru dia berkata: “Jika kamu hendak membinasakan kami, silahkan, dan kami harap 
jika kami terbunuh kuburkan kami dalam satu tempat”. 


Maka Firaun memerintahkan agar disediakan kuali raksasa dari tembaga yang diisi minyak dan air 
kemudian dipanasi, setelah betul-betul mendidih, dia memerintahkan agar mereka semua 
dilemparkan ke dalamnya, satu persatu mereka syahid, sekarang tinggal Masyithoh dan anaknya 
yang masih menyusu berada dalam dekapannya, kemudian anak itu berkata: “Wahai ibuku, 
lompatlah, jangan takut, sungguh engkau berada pada jalan yang benar”, kemudian dilemparlah 
dia dan anaknya. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5867 ) 


Kemudian di tengah perjalanan, beliau juga bertemu dengan sekelompok kaum yang 
menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur, setiap kali hancur, kepala 
yang remuk itu kembali lagi seperti semula dan begitu seterusnya. Jibril menjelaskan bahwa 
mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. 


Kemudian beliau juga bertemu sekelompok kaum, di hadapan mereka ada daging yang baik yang 
sudah masak, sementara di sisi lain ada daging yang mentah lagi busuk, tapi ternyata mereka 
lebih memilih untuk menyantap daging yang mentah lagi busuk, ketika Rasulullah menanyakan 
perihal ini, Jibril menjawab: “Mereka adalah manusia yang sudah mempunyai isteri yang halal 
untuknya, tapi dia justru berzina (berselingkuh) dengan wanita yang jelek (hina), dan begitupula 
mereka adalah para wanita yang mempunyai suami yang halal baginya tapi justru dia mengajak 
laki-laki lain untuk berzina dengannya”. 


Ketika beliau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seseorang memanggil beliau dari arah 
kanan:Wahai Muhammad, aku meminta kepadamu agar kamu melihat aku”, tapi Rasulullah tidak 
memperdulikannya. 


Kemudian Jibril menjelaskan bahwa itu adalah panggilan Yahudi, seandainya beliau menjawab 
panggilan itu maka umat beliau akan menjadi Yahudi. Begitu pula beliau mendapat seruan serupa 
dari sebelah kirinya, yang tidak lain adalah panggilan nashrani, namun Nabi tidak menjawabnya. 
Walhamdulillah. 


Kemudian tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang wanita dengan segala perhiasan di 
tangannya dan seluruh tubuhnya, dia berkata: “Wahai Muhammad lihatlah kepadaku”, tapi 
Rasulullah tidak menoleh kepadanya, Jibril berkata: “Wahai Nabi itu adalah dunia, seandainya 
anda menjawab panggilannya maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat”. 


Demikianlah perjalanan ditempuh oleh beliau SAW dengan ditemani Jibril dan Mikail, begitu 
banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui dalam perjalanan itu sampai akhirnya beliau 
berhenti di Baitul Magdis (Masjid al Agsho). Beliau turun dari Burag lalu mengikatnya pada salah 
satu Sisi pintu masjid, yakni tempat dimana biasanya Para Nabi mengikat burag di sana. 


Kemudian beliau masuk ke dalam masjid bersama Jibril AS, masing-masing sholat dua rakaat. 
Setelah itu sekejab mata tiba-tiba masjid sudah penuh dengan sekelompok manusia, ternyata 
mereka adalah para Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Kemudian dikumandangkan adzan dan 
igamah, lantas mereka berdiri bershof-shof menunggu siapakah yang akan mengimami mereka, 
kemudian Jibril AS memegang tangan Rasulullah SAW lalu menyuruh beliau untuk maju, 
kemudian mereka semua sholat dua rakaat dengan Rasulullah sebagai imam. Beliaulah Imam 
(Pemimpin) para Anbiya' dan Mursalin. 


Setelah itu Rasulullah SAW merasa haus, lalu Jibril membawa dua wadah berisi khamar dan susu, 
Rasulullah memilih wadah berisi susu lantas meminumnya, Jibril berkata: “Sungguh anda telah 
memilih kefitrahan yaitu al Islam, jika anda memilih khamar niscaya umat anda akan menyimpang 
dan sedikit yang mengikuti syariat anda”. 


Setelah melakukan Isra' dari Makkah al Mukarromah sampai ke Masjid al Agsha, Baitul Magjdis, 
kemudian beliau disertai malaikat Jibril AS siap untuk melakukan Mi'raj yakni naik menembus 
berlapisnya langit ciptaan Allah yang Maha Perkasa sampai akhirnya beliau SAW berjumpa 
dengan Allah dan berbicara dengan Nya, yang intinya adalah beliau dan umat ini mendapat 
perintah sholat lima waktu. Sungguh merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa bagi umat 
ini, di mana Allah SWT memanggil Nabi-Nya secara langsung untuk memberikan dan menentukan 
perintah ibadah yang sangat mulya ini. Cukup kiranya hal ini sebagai kemulyaan ibadah sholat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5868 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sebab ibadah lainnya diperintah hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau, namun tidak 
dengan ibadah sholat, Allah memanggil Hamba yang paling dicintainya yakni Nabi Muhammad 
SAW ke hadirat Nya untuk menerima perintah ini. 


Ketika beliau dan Jibril sampai di depan pintu langit dunia (langit pertama), ternyata disana berdiri 
malaikat yang bernama Ismail, malaikat ini tidak pernah naik ke langit atasnya dan tidak pernah 
pula turun ke bumi kecuali disaat meninggalnya Rasulullah SAW, dia memimpin 70 ribu tentara 
dari malaikat, yang masing-masing malaikat ini membawahi 70 ribu malaikat pula. 


Jibril meminta izin agar pintu langit pertama dibuka, maka malaikat yang menjaga bertanya: 
“Siapakah ini?” 

Jibril menjawab: “Aku Jibril.” 

Malaikat itu bertanya lagi: “Siapakah yang bersamamu?" 

Jibril menjawab: “Muhammad saw.” 

Malaikat bertanya lagi: “Apakah beliau telah diutus (diperintah)? 

Jibril menjawab: “Benar”. 

Setelah mengetahui kedatangan Rasulullah malaikat yang bermukim disana menyambut dan 
memuji beliau dengan berkata: 

“Selamat datang, semoga keselamatan menyertai anda wahai saudara dan pemimpin, andalah 
sebaik-baik saudara dan pemimpin serta paling utamanya makhluk yang datang”. 

Maka dibukalah pintu langit dunia ini”. 

Setelah memasukinya beliau bertemu Nabi Adam dengan bentuk dan postur sebagaimana 
pertama kali Allah menciptakannya. 

Nabi saw bersalam kepadanya, Nabi Adam menjawab salam beliau seraya berkata: 

“Selamat datang wahai anakku yang sholeh dan nabi yang sholeh”. 


Di kedua sisi Nabi Adam terdapat dua kelompok, jika melihat ke arah kanannya, beliau tersenyum 
dan berseri-seri, tapi jika memandang kelompok di sebelah kirinya, beliau menangis dan bersedih. 
Kemudian Jibril AS menjelaskan kepada Rasulullah, bahwa kelompok disebelah kanan Nabi Adam 
adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga sedang yang di kirinya adalah calon 
penghuni neraka. 


Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya di langit pertama ini, tiba-tiba pandangan beliau 
tertuju pada kelompok manusia yang dihidangkan daging panggang dan lezat di hadapannya, tapi 
mereka lebih memilih untuk menyantap bangkai disekitarnya. Ternyata mereka adalah manusia 
yang suka berzina, meninggalkan yang halal untuk mereka dan mendatangi yang haram. 


Kemudian beliau berjalan sejenak, dan tampak di hadapan beliau suatu kaum dengan perut 
membesar seperti rumah yang penuh dengan ular-ular, dan isi perut mereka ini dapat dilihat dari 
luar, sehingga mereka sendiri tidak mampu membawa perutnya yang besar itu. Mereka adalah 
manusia yang suka memakan riba.Disana beliau juga menemui suatu kaum, daging mereka 
dipotong-potong 


lalu dipaksa agar memakannya, lalu dikatakan kepada mereka: 


“makanlah daging ini sebagaimana kamu memakan daging saudaramu di dunia, yakni 
menggunjing atau berghibah”. 


Kemudian beliau naik ke langit kedua, seperti sebelumnya malaikat penjaga bertanya seperti 
pertanyaan di langit pertama. Akhirnya disambut kedatangan beliau SAW dan Jibril AS seperti 
sambutan sebelumnya. Di langit ini beliau berjumpa Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin 
Zakariya, keduanya hampir serupa baju dan gaya rambutnya. Masing-masing duduk bersama 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5869 ) 


umatnya. 


Nabi saw menyifati Nabi Isa bahwa dia berpostur sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, 
rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari hammam, karena kebersihan tubuhnya. 
Nabi menyerupakannya 


dengan sahabat beliau “Urwah bin Mas'ud ats Tsagafi. 


Nabi bersalam kepada keduanya, dan dijawab salam beliau disertai sambutan: “Selamat datang 
wahai saudaraku yang sholeh dan nabi yang sholeh”. 


Kemudian tiba saatnya beliau melanjutkan ke langit ketiga, setelah disambut baik oleh para 
malaikat, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Ya'kub. Beliau bersalam kepadanya dan dibalas 
dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. 


Nabi berkomentar: “Sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan”. Dalam riwayat lain, beliau 
bersabda: “Dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah, dia telah mengungguli 
ketampanan manusia lain ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang”. 


Ketika tiba di langit keempat, beliau berjumpa Nabi Idris AS. Kembali beliau mendapat jawaban 
salam dan doa yang sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya. 


Di langit kelima, beliau berjumpa Nabi Harun bin “Imran AS, separuh janggutnya hitam dan 
seperuhnya lagi putih (karena uban), lebat dan panjang. Di sekitar Nabi Harun tampak umatnya 
sedang khusyu' mendengarkan petuahnya. 


Setelah sampai di langit keenam, beliau berjumpa beberapa nabi dengan umat mereka masing- 
masing, ada seorang nabi dengan umat tidak lebih dari 10 orang, ada lagi dengan umat di atas itu, 
bahkan ada lagi seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. 


Kemudian beliau melewati sekelompok umat yang sangat banyak menutupi ufuk, ternyata mereka 
adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian beliau diperintah agar mengangkat kepala beliau yang 
mulya, tiba-tiba beliau tertegun dan kagum karena pandangan beliau tertuju pada sekelompok 
umat yang sangat banyak, menutupi seluruh ufuk dari segala sisi, lalu ada suara:“Itulah umatmu, 
dan selain mereka terdapat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab “. 


Pada tahapan langit keenam inilah beliau berjumpa dengan Nabi Musa AS, seorang nabi dengan 
postur tubuh tinggi, putih kemerah-merahan 


kulit beliau. Nabi saw bersalam kepadanya dan dijawab oleh beliau disertai dengan doa. Setelah 
itu Nabi Musa berkata: “Manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulyanya manusia di sisi 
Allah, padahal dia (Rasulullah saw) lebih mulya di sisi Allah daripada aku”. 


Setelah Rasulullah melewati Nabi Musa, beliau menangis. Kemudian ditanya akan hal tersebut. 
Beliau menjawab: “Aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelah aku, tapi 
umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku”. 


Kemudian Rasulullah saw memasuki langit ketujuh, di sana beliau berjumpa Nabi Ibrahim AS 
sedang duduk di atas kursi dari emas di sisi pintu surga sambil menyandarkan punggungnya pada 
Baitul Makmur, di sekitarnya berkumpul umatnya. 


Setelah Rasulullah bersalam dan dijawab dengan salam dan doa serta sambutan yang baik, Nabi 
Ibrahim berpesan: “Perintahkanlahumatmu untuk banyak menanam tanaman surga, sungguh 
tanah surga sangat baik dan sangat luas”. Rasulullah bertanya: “Apakah tanaman surga itu?” 
Nabi Ibrahim menjawab: “(Dzikir) Laa haula wa laa guwwata illa billahil 'aliyyil “adziim. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5870 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam riwayat lain beliau berkata: “Sampaikan salamku kepada umatmu, beritakanlah kepada 
mereka bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya, tawar airnya dan tanaman surgawi adalah 
Subhanallah wal hamdu lillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar”. 


Kemudian Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon amat besar sehingga 
seorang penunggang kuda yang cepat tidak akan mampu untuk mengelilingi bayangan di 
bawahnya sekalipun memakan waktu 70 tahun. Dari bawahnya memancar sungai air yang tidak 
berubah bau, rasa dan warnanya, sungai susu yang putih bersih serta sungai madu yang jernih. 
Penuh dengan hiasan permata zamrud dan sebagainya sehingga tidak seorang pun mampu 
melukiskan keindahannya. 


Kemudian beliau saw diangkat sampai akhirnya berada di hadapan telaga Al Kautsar, telaga 
khusus milik beliau saw. Setelah itu beliau memasuki surga dan melihat disana berbagai macam 
kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, didengar telinga dan terlintas dalam hati setiap 
insan. 


B 


egitu pula ditampakkan kepada beliau neraka yang dijaga oleh malaikat Malik, malaikat yang tidak 
pernah tersenyum sedikitpun dan tampak kemurkaan di wajahnya. 


Dalam satu riwayat, setelah beliau melihat surga dan neraka, maka untuk kedua kalinya beliau 
diangkat ke Sidratul Muntaha, lalu beliau diliputi oleh awan dengan beraneka warna, pada saat 
inilah Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah berjalan seorang diri, karena Jibril tahu hanya 
beliaulah yang mampu untuk melakukan hal ini, berjumpa dengan Allah SWT. 


Setelah berada di tempat yang ditentukan oleh Allah, tempat yang tidak seorang makhlukpun 
diizinkan berdiri disana, tempat yang tidak seorangpun makhluk mampu mencapainya, beliau 
melihatNya dengan mata beliau yang mulya. Saat itu langsung beliau bersujud di hadapan Allah 
SWT. 


Allah berfirman: “Wahai Muhammad.”Labba 
ik wahai Rabbku”, sabda beliau. 
“Mintalah sesuka hatimu”, firman Nya. 


Nabi bersabda: “Ya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil (kawan dekat), Engkau 
mengajak bicara Musa, Engkau berikan Dawud kerajaan dan kekuasaan yang besar, Engkau 
berikan Sulaiman kerajaan agung lalu ditundukkan kepadanya jin, manusia dan syaitan serta 
angin, Engkau ajarkan Isa at Taurat dan Injil dan Engkau jadikan dia dapat mengobati orang yang 
buta dan belang serta menghidupkan orang mati”. 


Kemudian Allah berfirman: “Sungguh Aku telah menjadikanmu sebagai kekasihKu?. 


Dalam Shohih Imam Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwa rasulullah bersabda: 
. kemudian Allah mewajibkan kepadaku (dan umat) 50 sholat sehari semalam, lalu aku turun 
kepada Musa (di langit ke enam), lalu dia bertanya: “Apa yang telah Allah wajibkan kepada umat 
anda?” 


Aku menjawab: “50 sholat”, 


Musa berkata: “kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan sebab umatmu tidak akan 
mampu untuk melakukannya”, 


Maka aku kembali kepada Allah agar diringankan untuk umatku, lalu diringankan 5 sholat (jadi 45 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5871 


sholat), lalu aku turun kembali kepada Musa, tapi Musa berkata: “Sungguh umatmu tidak akan 
mampu melakukannya, maka mintalah sekali lagi keringanan kepada Allah”. 


Maka aku kembali lagi kepada Allah, dan demikianlah terus aku kembali kepada Musa dan kepada 
Allah sampai akhirnya Allah berfirman: “Wahai Muhammad, itu adalah kewajiban 5 sholat sehari 
semalam, setiap satu sholat seperti dilipatgandakan 


menjadi 10, maka jadilah 50 sholat”. 
Maka aku beritahukan hal ini kepada Musa, namun tetap dia berkata:“Kembal 
ilah kepada Rabbmu agar minta keringanan”, 


Maka aku katakan kepadanya: “Aku telah berkali-kali kembali kepadaNya sampai aku malu 
kepadaNYa”. 


Setelah beliau menerima perintah ini, maka beliau turun sampai akhirnya menaiki burag kembali 
ke kota Makkah al Mukarromah, sedang saat itu masih belum tiba fajar. 


Pagi harinya beliau memberitahukan mukjizat yang agung ini kepada umatnya, maka sebagian 
besar diantara mereka mendustakan bahkan mengatakan nabi telah gila dan tukang sihir, saat itu 
pertama umat yang membenarkan dan mempercayai beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar, maka 
pantaslah beliau bergelar As Shiddig, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang tadinya beriman, 
kembali murtad keluar dari syariat. 


Sungguh keimanan itu intinya adalah membenarkan dan percaya serta pasrah terhadap semua 
yang dibawa dan diberitakan Nabi Muhammad SAW, sebab beliau tidak mungkin berbohong 
apalagi berkhianat dalam Risalah dan Dakwah beliau. Beliaulah Nabi yang mendapat gelar Al 
Amiin (dipercaya), Ash Shoodig (selalu jujur) dan Al Mashduug (yang dibenarkan segala 
ucapannya). Shollallahu “alaihi wa aalihi wa sallam. 


Inilah ringkasan dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kami nukil dengan 
ringkas dari kitab Al Anwaarul Bahiyyah dan Dzikrayaat wa Munaasabaat, keduanya karya Al 
Imam Al Muhaddits As Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliky al Hasany RA, Mahaguru dari Al 
Ustadz al habib Sholeh bin Ahmad al Aydrus. 


001. (Maha Suci) artinya memahasucikan (Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya) yaitu 
Nabi Muhammad saw. (pada suatu malam) lafal lailan dinashabkan karena menjadi zharaf. Arti 
lafal al-isra ialah melakukan perjalanan di malam hari: disebutkan untuk memberikan pengertian 
bahwa perjalanan yang dilakukan itu dalam waktu yang sedikit: oleh karenanya diungkapkan 
dalam bentuk nakirah untuk mengisyaratkan kepada pengertian itu (dari Masjidilharam ke 
Masjidilaksa) yakni Baitulmakdis: dinamakan Masjidil aksa mengingat tempatnya yang jauh dari 
Masjidilharam (yang telah Kami berkahi sekelilingnya) dengan banyaknya buah-buahan dan 
sungai-sungai (agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda Kami) yaitu sebagian 
daripada keajaiban-keajaiban kekuasaan Kami. (Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui) artinya yang mengetahui semua perkataan dan pekerjaan Nabi saw. Maka Dia 
melimpahkan nikmat-Nya kepadanya dengan memperjalankannya di suatu malam: di dalam 
perjalanan itu antara lain ia sempat berkumpul dengan para nabi, naik ke langit: melihat keajaiban- 
keajaiban alam malakut dan bermunajat langsung dengan Allah swt. Sehubungan dengan 
peristiwa ini Nabi saw. menceritakannya melalui sabdanya, "Aku diberi burag, adalah seekor 
hewan yang berbulu putih: tingginya lebih dari keledai akan tetapi lebih pendek daripada bagal: 
bila ia terbang kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanva. Lalu aku menaikinya 
dan ia membawaku hingga sampai di Baitulmakdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5872 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. 


Selanjutnya aku memasuki Masjidilaksa dan melakukan salat dua rakaat di dalamnya. Setelah itu 
aku keluar dari Masjidilaksa datanglah kepadaku malaikat Jibril seraya membawa dua buah 
cawan, yang satu berisikan khamar sedangkan yang lain berisikan susu. Aku memilih cawan yang 
berisikan susu, lalu malaikat Jibril berkata, 'Engkau telah memilih fitrah (yakni agama Islam).' Nabi 
saw. melanjutkan kisahnya, kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia (langit 
pertama), lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit: ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah kamu?' 
Malaikat Jibril menjawab, “Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah yang bersamamu itu?' 
Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk 
menemui-Nya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.' Kemudian pintu 
langit pertama dibukakan bagi kami, tiba-tiba di situ aku bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam 
menyambut kedatanganku, dan ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril 
membawaku naik ke langit yang kedua, malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua. Lalu 
ditanyakan kepadanya, 'Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, “Vibril." Ditanyakan lagi 
kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." 
Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepada-Nya?" Malaikat 
Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.' Maka pintu langit yang kedua dibukakan 
bagi kami: tiba-tiba aku bertemu dengan dua orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. 


Lalu keduanya menyambut kedatanganku, dan keduanya mendoakan kebaikan buatku. Kemudian 
malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketiga, maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit 
yang ketiga, lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, Vibril." 
Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?' Malaikat Jibril menjawab, 
'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menemui-Nya?' Malaikat 
Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.' Maka dibukakanlah pintu langit ketiga bagi 
kami, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf, dan ternyata ia telah dianugerahi separuh 
daripada semua keelokan. Nabi Yusuf menyambut kedatanganku, lalu ia mendoakan kebaikan 
bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keempat, maka malaikat Jibril 
mengetuk pintu langit. Lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab. 
Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?' Malaikat Jibril 
menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menemui- 
Nya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.' Maka pintu langit yang 
keempat dibukakan bagi kami: tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris, ia menyambut 
kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. 


Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang kelima, lalu malaikat Jibril mengetuk pintu 
langit yang kelima, maka ditanyakan kepadanya, 'Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, 
Jibril." Dan ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?' Malaikat Jibril 
menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menemui- 
Nya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.' Lalu dibukakanlah pintu 
langit yang kelima bagi kami: tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun, ia menyambut 
kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Selanjutnya malaikat Jibril membawaku naik ke 
langit yang keenam, lalu ia mengetuk pintunva, ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat 
Jibril menjawab, “Jibril.” Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?' 
Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk 
menemui-Nya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.' Maka 
dibukakanlah pintu langit yang keenam buat kami, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa, lalu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5873 ) 


Nabi Musa menyambut kedatanganku, dan ia mendoakan kebaikan bagiku. 


Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh, lalu ia mengetuk pintunya. 
Ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, '“ibril." Ditanyakan lagi 
kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad'' 
Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menemui-Nya?' Malaikat Jibril 
menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.' Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh 
bagi kami: tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kedapatan ia bersandar pada 
Baitulmakmur. 


Ternyata Baitulmakmur itu setiap harinya dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat, yang 
selanjutnya mereka tidak kembali lagi padanya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke 
Sidratul Muntaha, kedapatan daun-daunnya bagaikan telinga-telinga 


gajah dan buah-buahan bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika semuanya tertutup oleh 
nur Allah, semuanya menjadi berubah. Maka kala itu tidak ada seorang makhluk Allah pun yang 
dapat menggambarkan keindahannya. 


Rasulullah saw. melanjutkan kisahnya, maka Allah mewahyukan kepadaku secara langsung, dan 
Dia telah (mewajibkan) kepadaku lima puluh kali salat untuk setiap hari. Setelah itu lalu aku turun 
hingga sampai ke tempat Nabi Musa (langit yang keenam). Maka Nabi Musa bertanya kepadaku, 
'Apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu?' Aku menjawab, 'Lima puluh kali salat untuk 
setiap harinya." Nabi Musa berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan dari- 
Nya karena sesungguhnya umatmu niscava tidak akan kuat melaksanakannya: aku telah 
mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka.' Rasulullah saw. melanjutkan kisahnya, maka aku 
kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, "Wahai Rabbku, ringankanlah buat umatku.' Maka 
Allah meringankan lima waktu kepadaku. 


Lalu aku kembali menemui Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, 'Apakah yang telah kamu 
lakukan?" Aku menjawab, 'Allah telah meringankan lima waktu kepadaku." Maka Nabi Musa 
bertanya, "Sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melakukan hal tersebut, maka 
kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan buat umatmu kepada-Nya.' Rasulullah 
melanjutkan kisahnya, maka aku masih tetap mondar-mandir antara Rabbku dan Nabi Musa, dan 
Dia meringankan kepadaku lima waktu demi lima waktu. Hingga akhirnya Allah berfirman, 'Hai 
Muhammad, salat lima waktu itu untuk tiap sehari semalam: pada setiap salat (tafsir jalalain). 


1433. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 1 


OLEH : Aby Yahsya 
Bimbingan Untuk Para Penuntut Ilmu - Kitab Ta'limul Muta'alim Karya Syekh Az-Zarnuji 
Mukaddimah 
Pala Tata 
Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
IT bay tama) Una Aa HAL Ala (Naa BAR, AL Ka Cake Jani adl pa Ca el Jatah EA AI aa 
SA pala pat Aloe. 


Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas 
seluruh alam. Salawat dan Salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad, pemimpin seluruh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5874 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi 
sumber ilmu dan hikmah. 


— pes) Ag Jani gag — LA dada oyag Oglage NY) pall JI OA Lila 3 dal SB ya LS Lah) Lala. Ly 
Bom Of ema mob Jar ah JB panai JUN ulo Gedell Urai ya IS) cabatl ya NS 3) ab Nolan AU To a,£ 
Jai tenalai tdh EL ya elo ekor SI lal Ii ea ya esa II ea Lo Je ball Hb 

Ad Ela AI 2 peta La hg Coal ag GE 


Kalau saya memperhatikan para pelajar (santri), sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh 
dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa 
pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut 
ilmu salah, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. karena, barangsiapa salah jalan, tentu 
tersesat tidak dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada santri cara 
mencari ilmu, menurut kitab-kitab yang saya baca dan menurut nasihat para guru saya yang ahli 
ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendo'akan saya 
sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akherat. Begitu do'a saya dalam 
istikharah ketika akan menulis kitab ini. 


S1 Je. dadi Il SA G1 Jhes aldy ca, (ll al 3 1 kas IV ad delay adl Gap dad! ala 2419 
dee dalah 1 dead Rab, RN Ad G3 Jaa alat elali elani D1 Juad ON Wepbdly CBLANI Kadal jet 
Jend oa galat BolinaYI 31 Jkad Ronald y AAA 31 Juad Jeapadl 33 S1 kab. IS II S1 Jkab dad 33 oya : 
3 d3 Va (ES ey Bj 1 ad Old boga Lady il Sy adi has gl 3 
Gaia Lag — ll, 


Kitab ini saya beri nama Ta'limul Muta'alim Tharigatta'allum. Yang terdiri dari tiga belas pasal : 

. Pertama, menerangkan hakekat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. 

. Kedua, niat dalam mencari ilmu 

. Ketiga, cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. 

. Keempat, cara menghormati ilmu dan guru 

. Kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiyamah dan cita-cita yang luhur. 

. Keenam, ukuran dan urutannya 

. Ketujuh, tawakal 

. Kedelapan, waktu belajar ilmu 

. Kesembilan, saling mengasihi dan saling menasehati 

10.Kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan 

11.Kesebelas, bersikap wara' ketika menuntut ilmu 

12.Kedua belas, hal-hal yang dapat menguatkan hapalan dan yang melemahkannya. 

13.Ketiga belas, hal-hal yang mempermudah datangnya rrijki, hal-hal yang dapat 
memperpanjang, dan mengurangi umur. 


O Do WHNOD IP ONH 


Hat Adly IS Ale BUY) sp ly 


Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepada-Nya saya berserah diri, dan kehadirat-Nya aku 
kembali. 


aliad 9 CARA 9 al Lala 3 jkas 
FASAL 1 PENGERTIAN ILMU DAN FI@AIH SERTA KEUTAMAANNYA. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5875 ) 


A. Kewajiban Belajar 
Kakan pekat JS AE A1 lali lb Hkg tele AI eko AI Say JB 
Rasulullah saw bersabda : “Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan”. 
Jia IL la bali Itasl 1JE LS JA la Kadb dala paka Vila ale JS Ab Celana IS AE PAR ML, ll 
JH Jai Jaad 
Perlu diketahui bahwa, kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak 
untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama, dan ilmu yang menerangkan cara 
bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, “Ilmu 
yang paling utama ialah ilmu Hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku.” 
Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama islam, shalat misalnya. 
Pap IL Gd ai la la Ale pita BILA oa MY db 0S Ie ia db ad Hb Ab lai Ie ping 
ANA ye Ag Saja Lae 
Oleh karena setiap orang islam wajib mengerjakan shalat, maka mereka wajib mengetahui rukun- 
rukun dan sarat-sarat sahnya shalat, supaya dapat melaksanakan shalat dengan sempurna. 
berly Op al AMI Ola Jang Lag el OS Ge UI Il Jang LM OY ear Saja La jai Ale Ry 
Am OS Ol £ sed! BIS) Lanka ng OI H3 dl OS Of as, ra GAS. 
Setiap orang islam wajib mempelajari/mengetahui rukun maupun shalat amalan ibadah yang akan 
dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk 
melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah/perantara tersebut hukumnya wajib. Ilmu agama 
adalah sebagian wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka, mempelajari ilmu agama 


hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, zakat bila berharta, haji jika sudah mampu, dan 
ilmu tentang jual beli jika berdagang. 


OP AL pa JSI Hesna (P ya O UUS ia AB 1 Kaka UUS Gina U Ale AI Ran) tejo ut dan J3 
Hadi 3 Ola KAI OLI, 

Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud, 
beliau menjawab, “aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli.” Maksud beliau adalah 


yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat (tidak jelas halal haramnya) 
dalam berdagang. 


IS dala Gpjats ENI, Lah AA 3 ja ale dala ida Lia Gta Jaa oya IS 9 SH bal il 3 IS, 
III H3 SP PN Reba BUY JSI ya AA Jl 

Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan, wajib mengetahui cara berdagang dalam 
islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang juga harus 


mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, tobat, takut 
kepada Allah, dan ridha. Sebab, semua itu terjadi pada segala keadaan. 


B. Keutamaan Ilmu 
DU yel Flag Ola YI Ud Bada Cabai Sau IL asa OS AILYU ya! ya SP Abi de ARV lal Sby: 
bel Sa La p2 3 Anal adala Sip sel Ara Isl, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5876 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus 
dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang. 
Dengan ilmu pengetahuan. 


ad pad Ba ASI Pa ta Odi dals pol uas dw 3S P5 49. 

Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam as. Diatas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat di 
perintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam as. 

ed op kawah Jd LS Cap) Bolanally cd Alas Rel, 2 US Gonetang SI egg al AN Aang MU lal S3 Cy 

daa IL Ni 3 Ii 1 Le HI 0— 3 #25 Lage dil A0, 

—L— OP HA AT AI 3 CA ya Sol 0 Hb dia S3 

JAMBI Gan Uya PE Oa ya SAB jin Il SU lali ya A03 Jay Sy Ii IE j——i 

date Hi ya Oleo li Ae AE ie —i 0 

Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara (sarana) untuk bertagwa. Dengan tagwa 

inilah manusia menerima kedudukan terhormat disisi Allah, dan keuntungan yang abadi. 

Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya : “Belajarlah! 


Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. dia perlebihan, dan pertanda segala pujian, Jadikan 
hari-harimu untuk menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna.” 


Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing 
menuju kebaikan dan tagwa, ilmu paling lurus untuk di pelajarai. Dialah ilmu yang menunjukkan 
kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari 
segala keresahan. Oleh karena itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara' lebih berat bagi 
setan daripada menggoda seribu ahli ibadah tapi bodoh. 


C. Belajar Ilmu Akhlag 
SAN SW Ala SIS lab Cikal CA ma Yg Aing AINI, ea yg 0S 13 ma JP Alang (ad) 
YAAA (lroliy La pleg eladag Y) Ups 5 Pe EN al Ala Y II ENI JI II Op “el 9 cendela Jd 
Lemle Uluil JS ds. 
Setiap orang islam juga wajib mengetahui/mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, 
seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari 
keburukan, israf (berlebihan), bakhil terlalu hemat dan sebagainya. Sifat sombong, kikir, penakut, 
israf hukumnya haram. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui 
kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu orang islam 
wajib mengetahuinya. 
ama JS AS tamah ta La niy GNI CO LLS email yel Uyadl mobi Ang Sen GI Jar VI aLaYI Anal Ktp 383 
Asy-Syahid Nasyiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut 
sangat bermutu, dan perlu dibaca. Karena setiap orang wajib memelihara akhlaknya. 
D. Ilmu Yang Fardu Kifayah dan Yang Haram dipelajari 
dpi BAG SA OP OB 3 Jai Sah 3 and! 6813| HUI Jaa Ie Gaji OA EU bin Ul, 
S3 ae SI Jd pg Eh payah OT PLAY! de am PUN aa IS Aa 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5877 ) 


Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti shalat zenajah dan 
lain-lain, itu hukumnya fardhu kifayah. Jika di suatu tempat/daerah sudah ada orang yang 
mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di suatu daerah tak ada 
seorangpun yang mempelajarinya maka seluruh daerah itu berdosa. Oleh karena itu pemerintah 
wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardhu kifayah 
tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk mereka untuk melaksanakannya. 
Ae alga Up Ca 3 aa la leg LES ya del ISI MY plat, III main dadi Ie Ha dll Ol : 
(SBY yan 3) dl. 
Dikatakan bahwa mengetahui/mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardhu ain itu ibarat 
makanan yang di butuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardhu 
kifayah, itu ibarat obat, yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang, dan penggunaannya pun 
pada waktu-waktu tertentu. 
SE ayaiy Jl AL el ye DAN eaia Ya MI el talas (PN j5 pgn deg. 


Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram, karena ia diibaratkan penyakit yang 
sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak 
bisa menyelamatkan seseorang dari tagdir Tuhan. 


PL (eU RENT HE, COTA Bel cg had, cell, Ia AI S4 OI aan 3 Jatta Ol ea IS de 
KOS Op Wale PLP elo Bj) ya OP BNI, SDIT Ikat Aas AIO ad BY Cell 3 RAI, jdi Iles AI Jllay 
sea AS ya pall Ab ag dala Al aa HI) ILY dam Laka UI. 

Oleh karena itu, setiap orang islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, 


berdo'a, memohon seraya merendahkan diri kepadaNya, membaca Al-Guran,dan bersedekah 
supaya terhindar dari mara bahaya. 


S3 3 pama NI Saga cal Ag Sg Laga pg ya ai 15) “lil 
Boleh mempelajari ilmu nujum (ilmu falag) untuk mengetahui arah kiblat, dan waktu-waktu shalat. 
di daa AI SAI A89 Ola YP ALS dala) pemah Lala YI ya Ketan MY yaah bli MP lai elu 
Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran, karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak 
ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung dan lain-lainnya.Karena Nabi juga pernah berobat. 
AE Ala SS ly Lag Ola Hall leg COLI AHA elo 10Lals Gladi JB il Ala dl Lan, II 2 Se Uby. 
Imam Syafi'l rahimahullah berkata, “Ilmu itu ada dua, yaitu ilmu pigih untuk mengetahui hukum 
agama, dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan.” 
E. Definisi Ilmu 
Aka pl JB Ep Hail GIS Ab yaa HARI ya LS LAU ok SAN UG (do Aiko ygd 1 lal pamit Ll, 
SESI Jera Sa Janly otg Jali VI lali La 1 JG .Upale Lay Wb La gadai Ab aa AKA tale Al La,, 


Ilmu ditafsiri dengan : Sifat yang dimiliki seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di 
dalam pengertiannya. Figih adalah: Pengetahuan tentang kelembutan-kelebutan ilmu. Ujar Abu 
Hanifah : Figih adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri 
seseorang. Ujarnya lagi : Ilmu itu hanya untuk diamalkannya, sedang mengamalkan di sini berarti 
meninggalkan orientasi demi akhirat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5878 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OUY (SU yag La Kit Uang La omi y Ula pig Ul 3 Ula ay Lag Ugariiy La cause Jitu OT Ola YU Kasad 


Aa yisy Alasan uya di gai Cap AS Dl) jab Aom Alas alas 


Maka seyogyanya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya 
di dunia dan akhirat. Dengan demikian dia akan mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi 
mana yang berbahaya, agar supaya baik akal dan ilmunya tidak menjadi beban pemberat atas 
dirinya dan menambah siksanya. Kita berlindung kepada allah dari murka dan siksanya. 

SSI IN Sa Sh Jai | Bo yet Roman Jkeely OLI saling lal Udik G2 Abg. 


Dalam masalah kebaikan keistimewaan dan keutaman ilmu itu, banyaklah ayat-ayat al-guran dan 
hadis-hadis shahih dan masyhur yang mengemukakannya. Namun kali ini tidak kami kedepankan, 
agarlah uraian kitab ini tidak terlalu berkepanjangan.. 


Link Asli » www.fb.com/groups/piss.ktb/389571967732284/ 
1434. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 2 


OLEH : Aby Yahsya 
Jas 
Jeli Jl Gd 3 
FASAL II NIAT DI WAKTU BELAJAR 
Niat Belajar 
PA Ll IL JSI UE 2S dala Alya JUNI an 3 II AR SI la bai Ol GAS ad MY £. 
Wajib berniat waktu belajar. Sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal, sebagaimana sabda 
nabi saw : Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu terserah niatnya” Hadits shahih. 
ya S3 BANI Jlaei oya el ma yag PASI Jae Bayat oat Jt oya PS Ily ale Sl Ceko Al Say 02 Isl 
RAI 5 ya ia Slash oya mass FAN Jas Bo pas yuan Jas. 
Dari beliau pula diriwayatkan sebuah hadits : "Banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia 


namun karena bagus niatnya maka menjadi bagian amal akhirat. Adapula amal perbuatan yang 
terlihat amal akhirat lalu menjadi amal dunia yang karena buruk niat.” 


Niatan Baik dan Buruk. 
(any sial coal sket y Iledel Ala 0p03 Camadi ye Jade Ulila BAYI AN, AI elo Gladi Hala laik! ce ya OT ang 
HA & Sail) An Jl NI el (NYI elu ob. 
Las tea IMAN Kla al Ola Sta VI Je pl pes basil: 
Ehanita Jalor din pp gia dl te In 
Lama did IS yh Lena ondel Ash LP 
Di waktu belajar hendaklah berniat mencari Ridha Allah swt. Kebahagian akhirat, memerangi 
kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan islam 
sebab kelanggengan islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan tagwapun tidak sah jika 


tanpa berdasar ilmu. Syaikhul imam Ajall Burhanuddin Shahibul Hidayah menyanyikan syair 
gubahan sebagian ulama : 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5879 ) 


Hancur lebur, orang alim tak teratur 
Lebih lebur, bila si jahil ibadah ngawurKeduanya menjadi fitnah,menimpa ganas di dunia 
Atas yang mengikutinya, sebagai dasar peri agama. 
OUakud! Jis Al SI, elsa Allan Neural Yg cAale Gali JUS Ag Sya V9 OLI Tonn0y cin Rai de KASI Hg Ceyaa 
0y$ 3. 
Dengan belajar pula, hendaklah diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. 
Belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia ataupun kehormatan di depan 
sultan dan penguasai-penguasa lain. 
AN 0 Hery HERSN Sekat ALS PASI OS j #agale AI Ran) yadel Upi da2 JU3. 
Muhammad Ibnul Hasan berucap: “andaikan seluruh manusia itu manjadi budak belianku, niscaya 
kumerdekakan seluruhnya dan bebaskan dari kekuasaanku.” 
Kelezatan dan Hikmah Ilmu 
Or ALA ra lah In Jar ALAYI gemddl Uas yuli Ane Lah UE Lal cg Jamdly (dadi BA Joey ya TOY SUS 
dala Ah Ran) Ao II SDI Gol Jina Jasa! 01 meal: 
ol oa Jai JG Oral lali le uya 
Bad ya J2 Ii db Ol — bl 
Siapa saja telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya 


akan harta benda dunia. Syaikhul Imamil Ajall Ustadz Gawamuddin Hammad bin Ibrahim bin 
ismail Ash-Shoffar Al-Anshoriy membacakan kami syair imla' abu hanifah : 


Siapa saja gerangan, menuntut ilmu untuk hari kemudian untuklah dapat keutamaan, anugrah 
Allah penunjuk jalanAduh, saja merugi, penuntut ilmu nan suci 


Hanya buat sesuap nasi, dari hamba ilahi. 
Ag pa La yuki SUS 3 pad tega dada Y Gor JA CGI Ja SAN 55 Gea) Sy AG 30 old cl ISI VI el 
KA 3 ala Saalh AI. 
Tetapi jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan 


kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri makadiperbolehkan 
sejauh batas telah dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. 


AI Cdke al JL) “ASN ALAN 3 pia UI JP Ab na cr Ae lali alan BP US 3 Kia Ol telah HUb Ag 

SA — JS bia AAS Me gglag ga oya Pa UBI ag AA aki Gg AA NAN Hekay ae 

JI Oya AM eng Lagi La pena ad Jeda si Letto, 

Penuntut ilmu hendaknya memperhatikan apa yang tersebut diatas. Ia telah mengatasi kepayahan 

yang cukup banyak, maka jangan sampai ilmu yang telah ia peroleh itu digunakan sarana 

bendahara duniawi yang hina, sedikit nilainya dan segera hancur ini. Syair menyebutkan : 

Dunia itu sedikit, dan paling sedikit 
Pecintanyapun hina, nan hina dina 


Sihir dunia, membuat tuli dan buta 
Kebingungan, tak tahu ke mana jalan 


Pantangan Ahli ilmu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5880 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ISS ma PI dlu yaa UU) salat) lali la Ah Las jay madali pe 3 medale dadi Jia Of lali JAN Asy 
SME SES 3 3 SB png SIS Till, JI, 

Orang berilmu itu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak 
terhadap sesuatu yang tidak semestinya, jangan sampai terjerumus ke dalam lembah kehinaan 


ilmu dan ahli ilmu. Ia supaya berbuat tawadu' (sikap tengah-tengah antara sombong dan kecil 
hati), berbuat iffah, yang keterangan lebih jauhya bisa kita dapati dalam kitab akhlag. 


dam Vjadi JUAN Ca IL Sg Ali UI GS Sen PLAY! gas! Gaal: 
Syaikhul imamil ajall ustadz ruknul islam yang terkenal sebagai sasterawan ternama 
mengemukakan gubahan syi'irnya: 
dl Af andi yal Ale 3 Jar ya uya Ka lm ag 
Kei ah Jian ex — gp SR — SL 
9 Usia Tr yA Ai ie, 
Tata kerama, benar-benar budi orang tagwa 
la menanjak tinggi, dengan sikapAjaib, ajaiblah orang tidak tahu dirinya sendiri 
Bahagiakah nanti, apa malah celaka diri Bagaimana waktu meninggalkan dunia, pungkasan 
umur nyawanya. 


Suul khatimah, apa husnul khatimah?Keagungan, itu khusus sifat ar-rahman 
Singkirlah, waspadalah! 


alay mladl Liotetang SE CMS JB EL LAST Lyra 33 #Sunilas Iyalas Helen dale Al Aam, Liga pl JG 
Kepada sahanat-sahabatnya, abu Hanifah berkata : ”"besarkanlah putaran serban kalian, dan 


perlebariah lobang lengan baju kalian”. ucapan ini dikemukakan agar supaya ilmu dan ahli ilmu 
tidak terpandang remeh. 


Saran Khusus Buat pelajar 
OA salat Jl p pr Aa gam! Me Sima pad Aa AI Uy Kisi pal Lp Gali To gl SLS Jaas Of la JS ang 
Jb ee dan ASI goa saya dog AL md K4 al ot AS ad Ola AYI Fed Ulat OS A83 Jadl les ya 
ab! dil cin Galih ONalan G Gaikly Gaya MY can S3 Cah. 
Sebaiknya pelajar bisa mendapatkan buku wasiat tulisan Abu Hanifah (yang tadinya) untuk Yusuf 
Bin Khalid As-Simty waktu pulang kembali ketengah-tengah keluarganya. Dan buku ini bisa 
didapatkan oleh yang mau mencarinya. Guru kita sendiri, yaitu Syaikhul Imam Burhanul Immah 
Aliy Abu Bakar semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulya itu adalah juga memerintahkan kami 
waktu mau pulang ke daerah agar menulis buku tersebut, dan kamipun melakukannya. Sang guru 


dan mufti (pemberi fatwa) bidang pergaulan manusia, tidak boleh tidak juga memegangi buku 
wasiat tersebut. 


Link Asli » www.fb.com/groups/piss.ktb/390330307656450/ 
1435. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 3 


OLEH : Aby Yahsya 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5881 


AE In Sen) lali jne 3 
FASAL III MEMILIH ILMU, GURU, TEMAN DAN KETABAHAN BERILMU 
A. Syarat-syarat Ilmu Yang Dipilih 
JW SA FELA J W ap AB AE bag arm le JS ya al OT Ia IU Ag. 
Bagi pelajar, dalam masalah ilmu hendaklah memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam 
kehidupan agmanya pada waktu itu, lalu yang untuk waktu yang akan datang. 
IYatn Yi bp UT 04 SI — Uas Lennon OS Oly — Abah OLI OP cad Ia Al Sang Rally denga ale paling 
Hendaknya lebih dahulu mempelajari ilmu tauhid, mengenali Allah lengkap dengan dalilnya. 


Karena orang yang imannya hanya taklid sekalipun menurut pendapat kita sudah syah, adalah 
tetap berdosa karena ia tidak mau beristidlal dalam masalah ini. 


oya MEI GA Ang seb CSAII Jade It Janda ol Sby bank SU deal Kls SIB CUAAI Dg Geli JUL 
dab D2 NAS CARA 3 ball # Ui Reli Dll oya yag CAglaaIy Reonal S yag padi manasy AAN 0 Ang ML celah 
Hendaknya pula memiluh ilmi-ilImu yang kuna, bukan yang baru lahir. Banyak ulama berkata : 
“Tekunilah ilmu kuna, bukan yang baru saja ada.” Awas, jangan sampai terkena pengaruh 
perbantahan yang tumbuh subur setelah habisnya ualama besar, sebab menjurus untuk 
menjauhkan pelajar dari mengenali figh, hanya menghabiskan usia dengan tanpa guna, 
menumbuhkan sikap anti-pati/buas dan gemar bermusuhan. Dan itulah termasuk tanda-tanda 


kiamat akan tiba serta lenyapnya figih dan pengetahuan-pengetahuan lain, demikianlah menurut 
hadits.B. Syarat-syarat Guru Yang dipilih 


JAN Aka (Olla op ola sada AI titin yel JEANS tega Yg PI VII SEN OT asi Aan YP Jet Ul 
Jp 4 


Dalam memilih guru, hendaklah mengambil yang lebih alim, waro' dan juga lebih tua usianya. 
Sebagaimana Abu Hanifah setelah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, 
maka menentukan pilihannya kepada tuan Hammad Bin Abu Sulaiman. 


& cab Olah 3 Ola dus CI Ian AI 3 Ny yoo Lelo Id Uta lg 1 
Dalam hal ini dia berkata : “beliau saya kenal sebagai orang tua yang budi luhur, berdada lebar 


serta penyabar. Katanya lagi: saya mengabdi di pangkuan tuan Hammad Bin Abu Sulaiman, dan 
ternyata sayapun makin berkembang.”C. Bermusyawarah 


CP OS Cell lb 3 Goal dell Lb oya lueely OJ HJB AB LK ya La as aa dil Lan, Rio pl J4 
OI AI SE OLI js 


Abu Hanifah berkata : Saya mendengar salah seorang ahli hikmah Samarkand berkata: Ada salah 
seorang pelajar yang mengajakku bermusyawarah mengenai masalah-masalah mencari ilmu, 
sedang ia sendiri telah bermaksud ke Bochara untuk belajar disana. 


Ata basi Amel 4 P3 yA Bg EAL (OLI Al dala yang yah Jlas AL Ob cat JS oya OT aa NIK) 
Bagan 0 Hal Ella La tagar dal AS de JB Leah ly AI ET 3 deli paea OS cingltU al WS 


Demikianlah, maka seharusnya pelajar suka bermusyawarah dalam segala hal yang dihadapi. 
demikian, karena Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw. Agar memusyawarahkan segala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5882 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


halnya. Toh tiada orang lain yang lebih pintar dari beliau, dan masih diperintahkan musyawarah, 
hingga urusan-urusan rumah tangga beliau sendiri. 


SI He el aga idpra Sai SIA palang Lilo cela aya Jar JB ta Yg UJery Snaiy TU) Jero LI 2 J3 
Kn) SA ga Gl Oli Gold! yiror J8 yen Yg Sd LN op ama Y, «J SUNYI, yan 4 Cyalky Y 

dls di Ojak 
Ali ra berkata : “Tiada seorangpun yang rusak karena musyawarah”, Ada dikatakan : “Satu orang 
utuh, setengah orang dan orang tak berarti. Orang utuh yaitu yang mempunyai pendapat benar 
juga mau bermusyawarah: sedang setengah orang yaitu yang mempunyai pendapat benar tetapi 
tidak mau bermusyawarah, atau turut bermusyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat: dan 
orang yang tidak berarti adalah yang tidak mempunyai pendapat lagi pula tidak mau ikut 


musyawarah.” Kepada Sufyan Ats-Tsuriy, Jafar Ash-Shodik ra berkata: “Musyawarahkan 
urusanmu dengan orang-orang yang bertagwa kepada Allah.” 


engha pal Ad By yA LSG elganunl) yyA VI dat uya lali as 
Menuntut ilmu adalah perkara paling mulya, tetapi juga paling sulit. Karena itulah, musyawarah 
disi lebih penting dan diharuskan pelaksanaannya. 
Oh Sbb dit JL) Jati Cb rei ESA) MSI II SE G Jom 93 GE Jl cad ISI Tale Al La, SH Ju 
Oa 3 bl AN Ie ET II la S3 dan Ulmay Y Le olis Gak Olauy de Il ea 
Oei Skaday aini) US ola Elalai OS GP li Un dis PEN AS ITE GP pala) GI Jas, 
Al-Hakim berucap : “Jikalau engkau pergi ke Bochara, janganlah engkau ikut-ikut perselisihan para 
imam. Tenanglah lebih dulu selama dua bulan, guna mempertimbangkan dan memilih guru. 
Karena bisa juga engkau pergi kepada orang alim dan mulai belajar kepadanya, tiba-tiba 
pelajarannya tidak menarik dan tidak cocok untukmu, akhirnya belajarmupun tidak dapat berkah. 
Karena itu, pertimbangkanlah dahulu selama dua bulan untuk memilih gurumu itu, dan 
bermusyawarahlah agar tepat, serta tidak lagi ingin berpindah ataupun berpaling dari guru 


tersebut. Dengan begitu, engkau mendapat kemantapan belajar di situ, mendapat berkah dan 
banyak kemampaatan ilmu yang kamu peroleh.”D. Sabar dan Tabah Dalam Belajar 


ISS ega ASN II aa Je OI, mall ol delj: 

AB Il 3 je SN OS Il Jla JI JSI 

Ketahuilah! Sabar dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang yang bisa 

melakukan. Sebagaimana syaiir dikatakan: 

Segala sesuatau, maunya tinggi yang di tujuTapi jarang, hati tabah di emban orang 

IBI oya Jida YG up deg oa SBY GL US ey Sal Je pang La OT (ad Lela yo Aelmidl :O J3 

SBY mamang gk Jaa 233 Bis AS SUS OP Boy rd ab ya AT AL AI Jasa Y Gb Ab de3 ISI ia ol 

Jali Gap. 


Ada dikatakan : “Keberanian ialah sabar sejenak.” Maka sebaiknya pelajar mempunyai hati tabah 
dan sabar dalam belajar kepada sang guru, dalam mempelajari suatu kitab jangan sampai 
ditinggalkan sebelum sempurna dipelajari, dalam satu bidang ilmu jangan sampai berpindah 
bidang lain sebelum memahaminya benar-benar, dan juga dalam tempat belajar jangan sampai 
berpindah kelain daerah kecuali karena terpaksa. Kalau hal ini di langgar, dapat membuat urusan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5883 ) 


jadi kacau balau, hati tidak tenang, waktupun terbuang dan melukai hati sang guru. 
AI Ju Olga g dam Oeo j3 La0 p303 of Seng 
Ola are SR IS gapeg dia Ulyl Hd Skl Oo) 
Sebaiknya pula, pelajar selalu memegangi kesabaran hatinya dalam mengekang kehendak hawa 
nafsunya. Seorang penyair berkata : 
Hawa nafsu, dialah hinaTiap jajahan nafsu, berarti kalahan si hina 
aa) ls ds aa Pb 13 AJI 4 Aa) ds mang. 
La Ageng WS HW Il Ill Jd) out al, 
Okay Ups ya 030 Laila Aug Y) ea 3 YI 
OLaj Jg—b3 Sial LI Ana elnnl ya H3 S3 
Juga berhati sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana. Ada dikatakan : “Gudang simpanan 
Cita, terletak pada banyaknya bencana.” 


Di syairkan untuk saya ada yang berpendapat bahwa syair ini dari gubahan Ali bin Abu Tholib 
sebagai berikut: 


Tak bisa kau raih ilmu, tanpa memakai 6 senjata Kututurkan ini padamu, kan jelaslah semuanya. 
Cerdas, sabar dan loba, jangan lupa mengisi sakuSang guru mau membina, kau sanggup 
sepanjang waktu 


Memilih Teman 

Jami! 9 JEKN 3 Maa) ONSU ya dag Cetak! pentul! gadai Celog Poly dm LE OT sid hd Jae ly 
Okay. 
Tentang memilih teman, hendaklah memilih yang tekun, waro, bertabiat jujur serta mudah 
memahami masalah. Menyingkiri orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka mengacau 

dan gemar memfitnah. 
pad Ju: 
Sd—— OMA pi Ol a53 party Jd YA 3 
SI di UAS po 13 OS Ol A5 aw Aoi me 3 OLS OK 
Syiir dikatakan : Jangan bertanya siapakah dia? Cukup kau tahu oh itu temannya.karena siapapun 


dia, mesti berwatag seperti temannya.Bila kawanya durhaka, singkirilah dia serta merta.bila bagus 
budinya, rangkullah dia, berbahagia! 


Pad wait: 

A— ab at 0S IG MI —ai Y 

Ia SUJI 3 ny AAS Ag yan Alah II al ye 

Disyi'irkan buatku : Jangan kau temani sipemalas, hindari segala halnya, banyak orang shaleh 


menjadi kandas, sebab rerusuh sandarannyaMenjalar tolol kepada cendikia, amat cepat terlalu 
laksana api bara, ia padam di atas abu 


End LAilaomky Ai ass dilo yag ogah ON) Gen YI Bas de Wa daya JS Hekang tele AN elo cal JB 


Nabi saw bersabda : Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan kesucian islam, hanya kedua orang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5884 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tuanyalah yang membuatnya jadi yahudi, nasrani, atau majusi. 
kn JUL LAKI 3 Jua 
A—e—ara Bt IU A3 GS da jej 2y —le SaJU 
— Ai —S SK Ie Sm LSI Ab 
Ada dikatakan kata hikmah dalam bahasa persi : 
Teman yang durhaka, lebih berbisa daripada ular yang bahaya 
Demi Allah Yang Maha Tinggi, Nan Maha Suci 


Teman buruk, membawamu ke neraka jahim 
Teman bagus, mengajakmu ke sorga na'im 


de: 
HE ye — laa ji alaiy lali AS 5 Of 
lah Klas psi, Lefla—ab 2 NI seb 
Ada Disyi'irkan : 
Bilakau ingin mendapat ilmu dari ahlinya 
Atau ingin tahu yang gaib dan memberitakannya 


maka dari nama bumi, ambillah pelajaran tentang isinya 
dan dari oarang yang di temani, ibaratkanlah tentang dia. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/390846370938177/ 
1436. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 4 


OLEH : Aby Yahsya 
Jas 
alay lali alan 3 
FASAL IV MENGAGUNGKAN ILMU DAN AHLI ILMU 
Mengagungkan ilmu 
23333 Sa YI bana selat) lali padamu Y) 4 ita Yg ball Ia Y ball JL of elel, 


Penting diketahui, Seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula 
ilmunya dapat bermanfaat, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan 
menghormati keagungan gurunya. 


ASN Ola YI Of GT ASI ya me AH 1 Jay LA Sa VI ati ya Jain Lag Cia BUY Jhon oya ebeg LI 
Ha YI peer (Ia aa yag H0 Bg Uilinutah LSG Ely cinaall 
Ada dikatakan : “Dapatnya orang mencapai sesuatu hanya karena mengagungkan sesuatu itu, 


dan gagalnya pula karena tidak mau mengagungkannya. “Tidaklah anda telah tahu, manusia tidak 
menjadi kafir karena maksiatnya, tapi jadi kafir lantaran tidak mengagungkan Allah. 


Mengagungkan Guru 
Gm eld Oly cek ala Of dlaoly pp Ggale ya dat Ul jan Al ob) de Jb. 


Termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu menghormati pada sang guru. Ali ra berkata: “Sayalah 
menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya, saya mau 
dijual, di merdekakan ataupun tetap menjadi hambanya.” 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5885 ) 


M3 3 wil aa: 
ea IS JS Vai ea dahi Gb GH GH cal, 
B3 Jl ala DP peelad Aal Sd) Sea ol g- Brij 
AU Sd oa 3 dl FU lala Op Elle op Ob. 
Dalam masalah ini saya kemukakan Syi'irnya: 
Keyakinanku tentang hag guru, hak paling hak adalah itu 
Paling wajib di pelihara, oleh muslim seluruhnya 


demi memulyakan, hadiah berhak di haturkan 
seharga dirham seribu, tuk mengajar huruf yang Satu 


Memang benar, orang yang mengajarmu satu huruf ilmu yang diperlukan dalam urusan agamamu, 

adalah bapak dalam kehidupan agamamu. 

Sea era sd sela Oh Aa Ule dal OS Ot ol aya #lia IU 2d SLS oa Apek GAY! Fa! Vila OS ye 
Ul oxui— Ou Us al sud Ola clasaa Hrala23 Helas TP 

Guru kita Syaikhul Imam Sadiduddin Asy-Syairaziy berkata : Guru-guru kami berucap : “bagi orang 

yang ingin putranya alim, hendaklah suka memelihara, memulyakan, mengagungkan, dan 


menghaturkan hadiah kepada kaum ahli agama yang tengah dalam pengembaraan ilmiyahnya. 
Kalau toh ternyata bukan putranya yang alim, maka cucunyalah nanti.” 


Jis Uas ds Yg coks SSI AS Yg cash YI ons (SSL Sai Y3 MA ml caalal SY ol dadi B3 yag 
en II FA SL ma ja MSI Tae Yy SI Alay ID. 

Termasuk arti menghormati guru, yaitu jangan berjalan di depannya, duduk di tempatnya, memulai 
mengajak bicara kecuali atas perkenan darinya, berbicara macam-macam darinya, dan 


menanyakan hal-hal yang membosankannya, cukuplah dengan sabar menanti diluar hingga ia 
sendiri yang keluar dari rumah. 


JB LS JUL Raana 3 Ggloval Rob Y WB Il dd Hanana pb Ud oat Jing Kalam KAL cela, Ulas dl 1 ol 

dy Gas aa eYal B3 aj yag “JW kanan UIN Aina Ada uya ul ol ea g ads 3 Pa IN 

Pada pokoknya, adalah melakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjauhkan amarahnya dan 
menjungjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama, sebab orang tidak boleh 
taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhak kepada Allah Maha Pencipta. Termasuk 


arti menghormati guru pula, yaitu menghormati putera dan semua oarang yang bersangkut paut 
dengannya. 


IE AP OS SE RI HST oya dong OT 1 So dala dl Ran) Fall lo Gaal Ola yg AYI EL Uilaat OS, 

Sp Il Ul p2ty AKI 3 Oli & ak Silat al Of 2 la jae Ius Uli Gaal IS Bagas OS ci 
Silam Lagaai al p3il ant, Ip cdma. 

Di sini Guru kita Syaikhul Islam Burhanuiddin Shahibul Hidayah pernah bercerita bahwa ada 
seorang imam besar di Bochara, pada suatu ketika sedang asyiknya di tenmgah majlis belajar ia 
sering berdiri lalu duduk kembali. Setelah ditanyai kenapa demikian, lalu jawabnya : ada seorang 


putra guruku yang sedang main-main dihalaman rumah dengan teman-temannya, bila saya 
melihatnya sayapun berdiri demi menghormati guruku. 


NE PU) Ll dah OS MAY Ae anak olekudi OS ap AYI J3) os Sesal NI PU) - aa) Pig 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5886 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ain JT Yg Tie C6) alah gede Aneh SY Ganga day UT PLAY PWI San YI pad 5 gp BMI R1 Kal 

lut, 
@odli Imam Fakhruddin Al-Arsyabandiy yang menjabat kepala para imam di marwa lagi pula 
sangat di hormati sultan itu berkata : “Saya bisa menduduki derajat ini, hanyalah berkah saya 


menghormati guruku. Saya menjadi tukang masak makanan beliau, yaitu beliau Abi Yazid Ad- 
Dabbusiy, sedang kami tidak turut memakannya.” 


Abg Ad oaniy BO UUT Go am Sg ME ya TAB Ale AN Aang lala RAY yak Jar AYI Fed OS 
SE San PI ia Ora JL IA An SJ AA 1 SA NYI oa GLYI FI ab ok Ojj: 

d3 SI bh ET Sa OS BB EAST) tml Big BIPY CI B3 JB 8Y II T0AL Y tan CS 
Ad dat 

Syaikhul Imamil Ajall Syaikhul Aimmah Al-Khulwaniy, karena suatu peristiwa yang menimpa 
dirinya, maka berpindah untuk beberapa lama, dari Bochara kesuatu pedesaan. Semua muridnya 
berziarah kesana kecuali satu orang saja, yaitu syaikhul imam Al-gadli Abu Bakar Az-Zarnujiy. 
Setelah suatu saat bisa bertemu, beliau bertanya: “kenapa engkau tidak menjengukku? 
Jawabnya : “Maaf tuan, saya sibuk merawat ibuku” beliau berkata: “Engkau dianugrahi panjang 
usia, tetapi tidak mndapat anugrah buah manis belajar.” Lalu kenyataanya seperti itu, hingga 


sebagian banyak waktu Az-Zarnujiy digunakan tinggal di pedesaan yang membuatnya kesulitan 
belajar. 
SGB Y) IU it Yg JA AS pp Old din SL ad. 
(ee CA 1) Ona Y IL AN eny eka ol 
Olahan Sa yir Of LL ig Tana yi Ol Wil mobil 
Barang siapa melukai hati sang gurunya, berkah ilmunya tertutup dan hanya sedikit 
kemamfaatannya. 
Sungguh, dokter dan guru 
Tak akan memberi nasehat, bila tak di hormat 
terimalah penyakitmu, bila kau acuh doktermu 
dan terimalah bodohmu, bila kau tentang sang guru 


2 Komnag Red Goaly Calon) umk Unyu Lagu OT 39 Selai taka non II II dl ag Ab) Oya Aida Of Ko 
Jenny canda Ganas teman Ob oya d IlLalh dang dala SI Kata LL says TMS OP re ld Cabor) le 
Sekar SL 

Suatu hikayat : Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirim putranya kepada Al-Ashma'iy agar diajar ilmu 
dan adab. Pada suatu hari, Khalifah melihat Al-Ashma'iy berwudlu dan membasuh sendiri kakinya, 
sedang putra khalifah cukup menuang air pada kaki tersebut. Maka, Khalifahpun menegur dan 


ujarnya : “Putraku saya kirim kemari agar engkau ajar dan didik: tapi mengapa tidak kau 
perintahkan agar satu tangannya menuang air dan tangan satunya lagi membasuh kakimu?” 


Memuliakan Kitab 

AI Any AN RAY Si Fendi Ay “lean VI ASI dai Y Ol pall Hub Aa ASI alias lali mabaat ca 
G Vaasa OS gm pdl RAI at PLAY! Feel) “lebar VI LES ai La GP teabandU lali Ida li UI :JG dil Jl 
op Moga og sb oi all ON dika colek VI SUV OLS SY 2 Be pam Al Os 3 Log 0 OS 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5887 ) 


ag Hal. 


Termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu memulyakan kitab, karena itu, sebaiknya pelajar jika 
mengambil kitabnya itu selalu dalam keadaan suci. Hikayat, bahwa Syaikhul islam Syamsul 
Aimmah Al-Khulwaniy pernah berkata : “Hanya saya dapati ilmu ilmuku ini adalah dengan 
mengagungkan. Sungguh, saya mengambil kertas belajarku selalu dalam keadaan suci. 


Syaikhul Imam Syamsul Aimmah As-sarkhasiy pada suatu malam mengulang kembali pelajaran- 
pelajarnnya yang terdahulu, kebetulan terkena sakit perut. Jadi sering kentut. Untuk itu ia 
melakukan 17 kali berwudlu dalam satu malam tersebut, karena mempertahankan supaya belajar 
dalam keadaan suci. Demikianlah sebab ilmu itu cahaya, wudlupun cahaya. Dan cahaya ilmu akan 
semakin cemerlang bila di barengi cahaya berwudlu. 


SPP Ud maag Yg Tdans) SI Ala Bp mamih AS esang SSI II Je Bat Y Of Pb all pedal yag 
ASI, 


Termasuk memulykan yang harus dilakukan, hendaknya jangan membentangkan kaki kearah 
kitab. Kitab tafsir letaknya diatas kitab-kitab lain, dan jangan sampai menaruh sesuatu diatas 
kitab. 


AS Jt CAS de Apa gaby OLS Laka OT Hala ya Gea 30 SA Il Al Aan) pl Ula Fenddl Ulat OS 

da imo 

Guru kita Burhanuddin pernah membawakan cerita dari seorang ulama yang mengtakan ada 

seoranag ahli fikih meletakan botol tinta di atas kitab. Ulama itu sraya berkata : “Tidak bermanfaat 
ilmumu. 

lh Ge IP lion VI Wy » yg Ol dip Ss AI Aan) Ole abg Bal oral A3 Jar II AYI PWI bilal OS 

AS YK of da. 

Guru kita @odli Fakhrul Islam yang termasyur dengan @odli Khan pernah berkata: “Kalau yang 

demikian itu tidak dimaksud meremehkan, maka tidak mengapalah. Namun lebih baiknya disingkiri 

saja.” 

Boy da2 Ch LAN Sg Jana Yg MSI US yk Of #enanll yag. 

CA IS Gang Led aa Ul pa abas OP ella aa A3 Y 2 JUS BUSI 3 Sania UUS Is dl aan, Lag pd ly 

Kasi Lag lte Ula La JB il SK Sp Ur AL PLAY Ta 3 Se V3 Je Lai Ing yi mn) 

Landi Jelas Lag clanai 

Termasuk pula arti mengagungkan, hendak menulis kitab sebaik mungkin. Jangan kabur, jangan 

pula membuat catatan penyela/penjelas yang membuat tulisan kitab tidak jelas lagi, kecuali 

terpaksa harus dibuat begitu. Abu hanifah pernah mengetahui seorang yang tidak jelas tulisannya, 

lalu ujarnya: “Jangan kau bikin tulisanmu tidak jelas, sedang kau kalau ada umur panjang akan 

hidup menyesal, dan jika mati akan dimaki.” Maksudnya, jika kau semakin tua dan matamua 

rabun, akan menyesali perbuatanmua sendiri itu. Diceritakan dari Syaikhul Imam Majduddin Ash- 


Shorhakiy pernah berkata: “Kami menyesal:l tulisan yang tidak jelas, catatan kami yang pilih-pilih 
dan pengetahuan yang tidak kami bandingkan dengan kitab lain.” 


Alan al AJI de ed yag Cdi IN aan Liat dl ebi up buya ASI lai oU Of hang 
Sebaiknya format kitab itu persegi empat, sebagaimana format itu pulalah kitab-kitab Abu Hanifah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5888 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dengan format tersebut, akan lebih memudahkan jika dibawa, diletakkan dan di muthalaah 

kembali. 
CSI Jeaniaat Iya 5 lia yag 6 akan genian Y Tekan IAI pan oya MI (3 bl oya La BSI GOA Y ot Haa 
AI. 


Sebaiknya pula jangan ada warna merah didalam kitab, karena hal itu perbuatan kaum filsafat 
bukan ulama salaf. Lebih dari itu ada diantara guru-guru kita yang tidak suka memakai kendaraan 
yang berwarna merah. 


Menghormati Teman 
Gila Of ga AP ali Ab SY aed LI) Lt la yag Toro dai lb Ah 3 adan 1 IAI alan yag 
A2 Jahitan) AAS jab Oa Y 
Termasuk makna mengagungkan ilmu pula, yaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar. 


Bercumbu rayu itu tidak dibenarkan, selain dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya di sini 
bercumbu rayu degnan guru dan teman sebangku pelajarannya. 


Sikap Selalu Hormat Dan Khidmah 

or ida Haa HI Bang Ram al Sony Allan st Ol ta Aly pabande RASA, lal menta OT lali SUS ay 
Hal Jah meli 3 Jai 3 dandnS Da HI Ang angan. 

Hendaknya penuntut ilmu memperhatikan segala ilmu dan hikmah atas dasar selalu 

mengagungkan dan menghormati, sekalipun masalah yang itu-itu saja telah ia dengar seribu kali. 


Adalah dikatakan : “Barang siapa yang telah mengagungkannya setelah lebih dari 1000 kali tidak 
sebagaimana pada pertama kalinya, ia tidak termasuk ahli ilmu.” 


Jangan Memilih Ilmu Sendiri 
OS US 3 bl Jua A8 SAI Ola IP oya Gaga Ja Ck Ill ep JL Y Ol lai JUS Aang 
dinuelay Gali Lag Jeely JSI aa CS, 
Hendaklah sang murid jangan menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu yang akan dipelajari. Hal 
itu dipersilahkan sang guru untuk menentukannya, karena dialah yang telah berkali-kali melakukan 


percobaan serta dia pula yang mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada seseorang dan 
sesuai dengan tabiatnya. 


Isis Il AI Aan) ory GEA Ola Sta YP Jar alay! peti OS: 
Dg UV!) Kebal yag md yagia Jl Ugly 1S) Celah II laa 3 gal Oka yis SY OLI 3 all Lb OS 

Aka 9 lal oya ear ain Junk IG Cegah. 

Syaikhul Imam Agung Ustadz Burhanul Hag Waddin ra. Berkata: “Para siswa dimasa dahulu 
dengan suka rela menyerahkan sepenuhnya urusan-urusan belajar kepada gurunya, ternyata 


mereka peroleh sukses apa yang di idamkan: tetapi sekarang pada menentukan pilihan sendiri, 
akhirnyapun gagal cita-citanya dan tidak bisa mendapatkan ilmu dan fihg.” 


ML Jd CA AA) yna jr HAL Se AI RAS Tata OS Is AL Aa, udi Jasa 1 AAS Ul S4 0S, 
tyadl Ragi sin Je Ladki dad lah Cyadl ole Cdbas Canon Ti lali SUS Of Coy) UEA Ole (bai) CSI Hoya 


Hikayat orang, bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhariy pada mulanya adalah belajar shalat 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5889 ) 


kepada Muhammad Ibnul Hasan. Lalu sang guru ini memerintahkan kepadanya : “Pergilah belajar 
ilmu hadist! “setelah mengetahui justru ilmu inilah yang lebih sesuai untuk Bukhariy. Akhirnya pun 
ia belajar hadist hingga menjadi imam hadist paling terkemuka. 


Jangan Duduk Terlalu Dekat Dengan Guru 
SAN Ap Ong A8 II Gta aa OS OT daa Ja Go nba Gd Aas In ya La OA OT lali Hal Aang 
meal JI. 
Diwaktu belajar, hendaklah jangan duduk terlalu mendekati gurunya, selain bila terpaksa. 


Duduklah sejauh antar busur panah. Karena dengan begitu, akan terlihat mengagungkan sang 
guru. 


Menyingkiri Akhlak Tercela 
ISO Jatah Y teekay dale A1 aa AI Syary JB ABy Cia yira PNS UP agak! GNI ye j4 Ol el Ill Aing 
Ska Anal pp Ulas YI dau Ul) 3 yo jl AS dah Li. 
Ula Jas Y Ida Lay NE II SLS 3 S3 Kamal SNI. 
Bl Jaa Y HSE ang ISI ye Lower Do mell. 
Sbb OA Hp Jade Iled! Kesal) op Ja J3 
AS pln gita paha Aas un S3 


Pelajar selalu memnjaga dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Karena akhlak buruk itu 
ibarat anjing. Rasulullah saw bersabda: “Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya 
terdapat gambar atau anjing”. Padahal orang belajar itu dengan perantara malaikat. Dan terutama 
yang disingkiri adalah sikap takabur dan sombong. Syaf'ir dikatakan: 

ilmu itu musuh bagi penyombong diri 

laksana air bah, musuh dataran tinggi 

Diraih keagungan dengan kesungguhan bukan semata dengan harta tumpukan 

bisakah agung didapat? Dengan harta tanpa semangat? 

Banyak sahaya, menduduki tingkat merdeka 

Banyak orang merdeka, menduduki tingkat sahaya. 


Link Asli » www.fb.com/groups/piss.ktb/391301494225998/ 
1437. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 5 


OLEH : Aby Yahsya 
dad!) Abel ala ISA sila 
FASAL V SUNGGUH-SUNGGUH, KONTINUITAS DAN CITA-CITA LUHUR 
Kesungguhan Hati 
cela Palsy Ayah SSI Ios EL ls gih OLAI GBI Adly tebal IU Ra UI 9 RE AI AS ae YP 
bila #ese3 Lah I gelar 
Selain itu semua, pelajar juga harus bersungguh hati dalam belajar serta kontinu (terus-terusan). 


Seperti itu pula di tunjukkan firman Allah: “Dan Orang-orang yang mencari keridhaan Kami, 
niscaya Kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan Kami” (Surat 29, Al-Ankabut 69). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5890 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(sei Lb JW Geni Leah #33 toto Boa (hong Jong Ust lb uya 13. 


Ada dikatakan pula : “siapa sungguh-sungguh dalam mencari sesuatu pastilah ketemu' 
“Brangsiapa mengetuk pintu bertubi-tubi, pasti dapat memasuki”. ada dikatakan lagi: “Sejauhmana 
usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu” 


ALI GOS Of Ly Cilam Yly Ceebaahi HDE Ao JP AA, ball 0 FU J3 


Ada dikatakan : “Dalam mencapai kesuksesan mempelajari ilmu dan figh itu diperlukan 
kesungguhan tiga fihak. Yaitu guru, pelajar dan wali murid jika masih ada.” 


AI Lapang GaBLA Gl ml pdl Agakan Sa VI Jar alay! geet gatt: 
IL JA Se j3 HP Ab SW AI le gl, 
SAI jae Kby mal ja Meng elu! Je Jl yag 
S— SS, —— Oa IP el in IN 
Syi'ir gubahan Asy-Syafi'iy dikemukan kepadaku oleh Al Ustadz Sadiduddin Asy-Syairaziy: 
Dengan kesungguhan, hal yng jauh jadi berada pintu terkuncipun jadi terbukaTitah Allah yang 
paling berhag bilang sengsara, yang bercita tinggi namun hidupnya miskin papaDisini bukti 
kelestarian tagdir dan hukumNya, bila sipandai hidup sengsara, sedang sibodoh cukup 
berhartaTapi yang hidup akalny, tidak di beri harta dan benda, keduanya pada berpisah, satu 
disini satu disana 
ol wasily: 
Oya Ugly slit pi Ilir Uni ed Ol omi 
TO HS ISU Lela Aida Oya JUN Cola lg 
Syi'ir gubahan lain Asy-Syafi'iy dikemukan padaku: 
Kau idamkan menjadi pagih penganlisa, padahal tidak mu sengsara, macam-macam sajalah 
penyakit gilaTidak bakal engkau memboyong harta, tanpa menanggung masakat derita, ilmupun 
begitu pula 
sal Wb pl JB: 
Ce IS or JAR Las all Kn yag Ha 
Abut Thayib berkata : Tak kulihat aib orang sebagai cela, bagaikan orang kuasa yang tak mau 
memenuhi apa mestinya. 


Pelajar pula harus sanggup tidak tidur bermalam-malam sebagaimana 
PASI JELAS II pa oa al Ill Y: 
SH —.— AI LL 75 SA ea XS 
IM Ab y— PI 3 yeah — 5 Di 41, — 
Si —— SH 3 II — eos 
Ii HJ— It, IA II 3 HK —Sj 
II IL 3 — AS Ly Ay —3 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5891 ) 


d— AI Hi SI 3 b —— JI —3— 
Jala Das Dls Jl JA : J3 


Kata penyair : Seukur kesulitan, ukuran keluhuran, siapa ingin luhur, jangan tidur semalamanKau 
ingin mulya, tapi tidur di malam hari,dengan menyelam laut, permata kan didapatiKeluhuran 
derajat, dengan hikmah yang tinggi, keluhuran seseorang, dengan berjaga di malam hariOh tuhan, 
kubuang tidurku di malam hari, demi ridhaMu Ya Maulal MawaliSiapa tanpa mau sengsara 
inginkan keluhuran, mengulur umur yang takkan kedapatanTolonglah saya agar mendapat ilmu, 
sampaikan saya dikemulyaan sisiMuJadikanlah malam, unta tunggangann buat kau dapat, yang 
kau citakan 
Ab sea Il 3 dai Gl Ay Hall JG: 
N—a— S3 Alia li Ke IT Gp OI el y— 
NASI gl OT selo Yth OP Iga 1 BS S Salah Jis) 
AU Ada op A3 (Ju dadi al ya 1g 
Pengarang kitab berkata : | ada Nadzam yang sema'na dengan syi'ir-syi'ir di atas, yaitu: 
Barangsiapa ingin semua maksudnya tercapai, jadikanlah malam, tunggangan untuk 
mencpaiKurangilkah makan, agar kau mampu berjaga, bila kau idamkan, mendapat sempurna 
Ada dikatakan : “Barang siapa tidak tidur dimalam hari, hatinya bahagia di siang hari.” 
Kontinuitas dan mengulang pelajaran 
Bola 23) pend CI Cod Un Lb Ob co, JI Ji SSI, BI ds ABI oa bal Jd & Y,. 


Tidak boleh tidak, pelajar harus dengan kontinyu sanggup dan mengulangi pelajaran yang telah 
lewat. Hal itu dilakukan pada awal waktu malam, akhir waktu malam. Sebab waktu diantara 
maghrib dan isya, demikian pula waktu sahur puasa adalah membawa berkah. 
Geli Ia 3 Jd: 
Han DA pp Kila Lega —b del LL 
basil e5 yel beli ob &, Y gol Pata palaa 
hai pelajaran, patuhilah waro' 
singkiri tidur, dari perut kenyang 
langgengkan pelajar, jangan kau rusak 
dengan belajar, ilmu tegak dan makin menanjak 
JS PI Ol ykang BIUS pb Hi 
#3 Me Pl o— pa Ae XI ya 
(——Y —— ol Yi oo —— 53 A—la——-—l sel, 
Hendaknya pula mengambil kesempatan masa muda dan awal remajanya. Syi'ir mengemukakan: 
Sebesar sengsara, itulah kesuksesan citamu. 
Siapa menuju cita, jangan tidur di malam berlalu 


Sempatkan dirimu, di masa muda 
Dan ingat, masa itu tak lama berada 


Menyantuni Diri 
LI Y ski Op Il AI dos 3 Ulas YaR3 Yg) og AD Jo3G corn adl Ika DL YT #elag dala AI Cha da Je) IU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5892 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al 3 Y, da. 
Ux B6 Ludes Semi HL ads J8 
Jangan membuat dirinya sendiri bersusah payah, hingga jadi lemah dan tak mampu berbuat apa- 
apa. la harus selalu menyantuni dirinya sendiri. Kesantunan itu mendasari kesuksesan segala hal. 
Rasulullah saw. Bersabda: “Ingatlah, bahwa islam itu agama yang kokoh. Santunilah dirimu dalam 
menunaikan tugas agama, jangan kau buat dirimu sengsara lantaran ibadahmu kepada Allah. 
Karena orang yang telah hilang kekuatannya itu, tiada bisa memutus bumi dan tiada pula 
kendaraan tunggangannya.” . Nabi saw bersabda : “dirimu itu kendaraanmu, maka santunilah ia.” 
Cita-cita Luhur 
dal bas mb Ateh ps 2 OP Jaa 3 ASI RABI ya ali lal NG. 
MIS ASI A3 de ily Sl St ai Jal 38 ds 
SUaali pabanl Ur3 3 jnaiy lagu mual Ox 3 Hary 
Pelajar harus luhur cita-citanya dalam berilmu. Manusia itu akan terbang dengan cita-citanya, 
sebagaimna halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Abuth-Thoyyib berucap: 
Seberapa kadar ahli cita, si cita-cita kan didapati 
Seberapa kadar orang mulya, sikemulyaan kan di temui 
Barang kecil tampaknya besar, dimata orang bercita kecil 
Barang besar dimata oarang bercita besar, tampaknya kecil 
AB Ay Adel Ml OB Kaya or MAL AS pain Si AP SIS syah AJI Kadi y Ad SLS Jaa 3 6S Je 
Sh YAA SU dg ad OS il Clan SU PI PJ SS II li elei ja ST bis dil alblU 
X8 YI bali, 
Pangkal kesuksesan adalah kesungguhan dan himmah yang luhur. Barang siapa berhimmah 
menghapalkan seluruh kitab Muhammad Ibnul Hasan, lagi pula disertai usaha yang sungguh- 


sungguh dan tak kenal berhenti, maka menurut ukuran lahir pasti akan bisa menghafal sebagian 
besar atau separohnya. 


Demikian pula sebaliknya, bila ita-citanya tinggi tapi tidak ada kesungguhan berusaha, atau 
sungguh-sungguh tetapi tidak bercita-cita tinggi, maka hanya sedikit pula ilmu yang berhasil 
didapatkannya. 


Se Sapa Jill Oo om 3 Of BNI PA SES Gol ra P3 Sea JA GUY pall S3, 

Ga IA Galah Con yah USAI Ska CAS ALI Lia Ob CLUN eya AI ISS jilat HS IG SLS ala mag Ball 
LA js. 

om lia 2IW3 8 VI) adil Ella SI Jha lu el KAL J3. 

Veda 2 Su 29 Ola LAI Of Heekag tele Al eko Al Sy J3. 

(tan Ila2 ko La dentuly Sal Jemai DB: J3) 

Di dalam kitab Makarimul Akhlak, Syaikhul Imam Al-Ustadz Ridladdin mengemukakan, bahwa 
kaisar Dzul @arnain dikala berkehendak menaklukan dunia timur dan barat bermusyawarah 


dengan para Hukama' dan katanya : Bagaimana saya harus pergi untuk memperoleh kekuasaan 
dan kerajaan ini, padahal dunia ini hanya sedikit nilainya, fana dan hina, yang berarti ini bukan ita- 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5893 ) 


cita luhur? Hukama menjawab : “Pergilah Tuan, demi mendapat dunia dan akherat.” Kaisar 
menyahut: “Inilah yang baik.” 
Rasulullah saw. Bersabda : “Sungguh, Allah senang perkara-perkara yang luhur tetapi benci yang 
hina. Syi'ir dikatakan: 
Jangan tergesa menangani perkaramu, senantiasalah begitu! 
Takada yang bisa meluruskan tongkatmu, seperti yang meluruskannya selalu. 
Kandas IT) pp P3 Jay Blog RABU Slime pat aka SS "aan ya YNA Gaby Ai pl JB 1 Jab, 
Ada dikatakan : Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf : ” Hati dan akalmu tertutup. Tapi engkau 
bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-terusanbelajar. Jauhilah malas-malas yang jahat 
dan petaka itu.” 
Ska! Jua na pal pLYI all JB: 
d8 Ol YlI Jaa) M3 JS 8 LI BL yi | 
Syaikh Abu Nashr Ash-Shoffar Al-Anshariy berkata: 
Diriku oh diriku, janganlah kau bermalas-malasan 
Untuk berbakti, adil, berbuat bagus perlahan-lahan 
Setiap yang beramal kebajikan, untung kan didapat 
Tapi yang bermalasan, tertimpa balak dan keparat. 
ab Gaal Ia 3d Gi A3) dalil JG: 
SSI PIK ak Tia 
H—S O€—a ——— — S— — Bb AN (ES Ab 


Ada syi'ir gubahanku yang semakna itu: 
Tinggalkanlah oh diriku, bermalasan dan menunda urusan 
Kalau tidak, letakkan saja aku, dijurang kehinaan 
Tak kulihat, orang pemals mendapat imbal 
Selain sesal, dan cita-cita menjadi gagal. 
IH— 94— GW —D—  —— AS LS ea 3 
P Je Les Ab AS ey ee kh LAI IS ye SU 
Aldy lali ita 3 JAS A3 ya JSI 2 J3 3 


Syi'ir diucapkan: 
Bertumpuk malu, lemah dan sesal 
Kebanyakan dari akibat orang malas beramal 
Buanglah segan untuk membahas yang belum jelas 
Segala yang kau tahu, dan yang masih ragu akibat malas 
Kata-kata mutiara di ucapkan : Sikap malas adalah timbul dari akibat jarang menghayati 
kemulyaan dan keutamaan ilmu.” 


Usah sekuat Tenaga 
JBS tida JW Peta glad! elinh dia lali OP cabai Jilid 3 Jek AN Adela Jnapudl Je dedi Kana Ol Hah 
Any BS Ab Ud or de om ai: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5894 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ike la) el UI Lah JL Lemah Le—d, 
Ola Y Fa Jl Olga Os ek JW op 
Hendaklah pelajar bersungguh-sungguh sampai terasa letih guna mencapai kesuksesan, dan tak 
kenal berhenti, dan dengan cara menghayati keutamaan ilmu. Ilmu itu kekal, sedang harta adalah 
fana, seperti apa yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib: 
Kami rela, bagian Allah untuk kami 
Ilmu untuk kami, harta buat musuh kami 
Dalam waktu singkat, harta jadi musna 
Namun ilmu, abaditak akan sirna 
Aga Bln diah IL Ag LIS Aing SAI ym dg Ja SI bla. 
BEA Sya IS 1 ye RAY Cat ad neb Jr! alay! eddl Luas j: 
pe Laila Oy Op MN 3 ——— 3. JH H0 
Ilmu yang bermanfaat akan menjunjung tinggi nama seseorang, tetap harum namanya walaupun 
ia sudah mati. Dan karena begitu, ia dikatakan selalu hidup abadi. Syaikhul Ajall Al-Hasan bin Ali 
Al-Marghibaniy membawakan syi'ir buat kami: 


Kaum bodoh, telah mati sebelum mati 
Orang alim, tetap hidup walaupun mati 


AL Aa) Gal Ola Ja GUY al Gal: 
2 AN J3 —r—-l ala MA M4 J3 JA A3 
— ae L— AI —— &$ y»—ivy 


Demikian pula Syaikhul Islam Burhanuddin : 
Kebodohan membunuh si bodoh sebelum matinya 
Belum dikubur, badanya telah jadi pusara 
Orang hidup tanpa berilmu, hukumnya mati 
Bila bangkit kembali, tak kan bisa bangkit kembali 
les Jus: 
"—) 2 ea) — Ini, 4“— ————— 53 I—D— — db Al 
CA ay LI — jeba2 SI IS AK yag La HE S3 
Lain lagi : 
Orang berilmu, hidup kekal setelah mati 
Ruas tubuhnya telah hancur lebur di timbun duli 
Orang bodoh, jalan di bumi, mati hukumnya 
Dikira hidup, nyatanya mati 
bab Ale AI Ran) Gyadl Ola #O0YI peed Udlat Gadil: 
SI III 0 Ay yag Al AI GR) del Il 3 
ia) — oi Jay HI 3——st ok —s ball ru 
Je ap YEL 
SBe— NI JS S3 8 mah SIA Aa La 201 —Sle dala 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5895 ) 


tao La RAI ya HP 33 Ea Sae NIS og ya 

SI — SL eat Lea) dl —— ee seladi 2 yA ,2 
AA —Ar 4 AE 3 EI — 
S—— AT “Ii Io Y —e CI o— OlYI pit M4 
meli WK —— Oya Aa II ml loh Jl Kadi ya 
ANA pe adi Uta Tojan3 | e— ai by HAJI LL Op 


Syakhul Islam Burhanuddin membawakan Syr'ir buat kita : 
Kalau sang ilmu, tingkat tertinggi tuk tempat singgah 
Kalau lainnya, meninggi bila banyak anak buah 
Orang berilmu, namanya harum berlipat tinggi 
Orang bodoh, begitu mati tertimbun duli 
Mendaki tinggi, kepuncak ilmu, mustahil bisa 
Bila maksudnya, bagai komandan pasukan kuda 
Dengarkan dulu, sedikit saja dikte buatmu 
Cuma ringkasan, kemulyaan ilmu yang aku tahu 
la cahaya, penerang buta, terang benderang 
tapi si bodoh, sepanjang masa gelap menantang 
Dia puncak, menjulang tinggi, pelindung siapa berlindung 
Makanya aman, dari segala aral melintang 
juru penyelamat, dikala insan terjerat tipu 
harapan manis, kala sang nyawa diambang pintu 
la sarana, guna menolong teman durhaka 
Yang jalan bengkok, akibat bobrok, lapis neraka 
Yang bertujuan ilmu, berarti telah menuju “segala” 
Yang dapat ilmu, artinya telah dapatsegala 
Wahai kaum berakal, ilmu itu pangkat mulia 
Bila telah didapat, pangkat lain lepas tak mengapa 
Bila engkau meninggalkan dunia dengan segala nikmatnya 
Pejamkan mata, cukuplah ilmu jadi anugrah berharga 
mendaki tinggi kepuncak ilmu mustahil bisa 
bila maksudnya bagai komandan pasukan kuda 
Dengarkan dulu sedikit saja dikte buatmu 
Cuma ringkasan kemulyaan ilmu yang aku tahu 
la cahaya penerang buta terang benderang 
Tapi si bodoh sepanjang masa gelap menantang 
Dia puncak menjelang tinggi pelindung siapa berlindung 
Makanya aman dari segala aral melintang 
Juru penyelamat dikala insan terjerat tipu 
Harapan manis kala sang nyawa diambang pintu 
la sarana guna menolong teman durhaka 
Yang jalan bengkok akibat bobrok lapis neraka 
Yang bertujuan ilmu berarti telah menuju segala 
Yang dapat ilmu artinya telah dapat segala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5896 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wahai kaum berakal ilmu itu pangkat mulia 
Bila telah didapat, pangkat lain lepas tak mengapa 
bila engkau meninggalkan dunia dengan segala nikmatnya 
pejamkan mata, cukuplah ilmu jadi anugrah terharga 
Gal Ia 3 Jay: 
Ie ———w—w ——i ld —————— ke 3 AP ———15 
SHS Ny ndeso — 7 Leo YC5A MP & 
Syi'ir gubahan sebagian para ulama' dibawakan buatku: 
Jikalau karena ilmu, orang alim menjadi mulya 
Ilmu figh membawa mulya kan lebih bisa 
Banyak semerbak yang dengan misik tidak menandingi 
Banyak penerbang yang tak seperti raja wali 


Han Lal cast, 
SAN gaya deli ayat — — Ii Li Lgi JS gadi AAA 
.——————— io II Ia d—4 ane Le Eid mm SU 
Dibawakan lagi untukku : 
Figh itu ilmu termahal,engkaulah yang memungut 
Siapa belajar, tak kan habis hikmah di dapat 
Curahkan dirimu, mempelajari yang belum tahu 
Awal bahagia, akhirpun bahagia, itulah ilmu 
Il Jaa de Jalal Uerly Lesla eily ARA, lali Bli AS. 


Bagi orang yang berakal, telah cukuplah merasa terpanggil Menuju kesuksesan berilmu oleh 
sebagaimana kelezatan-kelezatan ilmu, figh dan kebahagian yang timbul bila sedang faham 
terhadap suatu masalah. 


Sebab Kemalasan 
Sep, AI 3S oya JSI Ig Ie 


Sikap malas itu bisa timbul akibat dari lendir dahak atau badan berminyak yang disebabkan orang 
terlalu banyak makan. 


La 8S Cell DA BS ya all 3S) Cell! BS ya Ola OT Ae Lab gama GI # Ie alel Jalas call Ga J3 
II AS op se 


Adapun cara mengurangi dahak itu sendiri adalah bisa dilakukan dengan cara mengurangi makan. 
Ada dikatakan: “tujuh puluh orang Nabi sependapat bahwa sering lupa itu akibat dahak terlalu 
banyak, dahak terlalu banyak karena minum terlalu banyak, dan biasa adanya minum terlalu 
banyak itu karena makan yang terlalu banyak pula.” 


ALI Aaja 2 Dai II UAN GP tia FM YG HI Ie JI JT NAS Cell eta dl J3. 
Makan roti kering dan menelan buah anggur kering dapat juga menghilangkan dahak. Namun 


jangan terlalu banyak, agar tidak mengakibatkan ingin minum, yang kesudahannya 
memperbanyak lendir dahak pula. 


OTS 3el33 cNAEI Hip 3 An Aan Ai SP A0 Sei Un ag cerldl Jas SI yamdl 9 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5897 ) 


Bersiwak juga dapat menghilangkan dahak pula. Disamping memperlancar hafalan dan kefasihan 
lisan. Demikianlah, perbuatan itu termasuk sunah Nabi yang bisa memperbesar pahala ibadah 
sahlat dan membaca Al-@uran. 
Muntah juga dapat mengurangi lendir dahak, dan mengurangi perminyakan badan (yang 
disebabkan makan terlalu banyak). 
Cara Mengurangi Makan 
ab dad Jah LI Ra Rol 20 JS VI A3 malu 3 Jati JSI Jalis Gabe: 
abi Je ae Al alis le F le FE Jlas 
Sg JS) ISI ie Pr ab ya AI aka UD JB Al adl Ale al 3 
Cara mengurangi makan bisa dilakukan dengan cara menghayati faedah dan mamfaat yang 
timbul dari makan sedikit. Antara lain adalah badan sehat, lebih terjaga dari yang haram dan 
berarti pula ikut memikirkan nasib orang lain. Dalam hal ini ada syi'ir menyebutkan : 


celaka, celaka dan celaka 
karena makan, manusia jadi celaka 


Hadist Nabi Saw. Menyebutkan : “tiga orang yang di benci Allah bukan karena ia berdosa, yaitu 
orang pelahap makan, orang kikir dan orang sombong. 


Alai Cas Abad! 1 Jd cal IN, PALA 2g JSI 3S ola jab. 
OLI AS yap Ulama! Jali 605) ed Leraadly CAS adi Ula 2JB dit Gegar ye SK. 
La 3 Uas ISI BANI O9y Cia Ag Geniny CAS ro al Ep ISI CJ SO) #Uad ash. 
Bisa pula dengan cara menghayati madlarat yang timbul dari akibat makan terlalu banyak, antara 
lain sakitdan tolol. Ada dikatakan: “Perut kenyang, kecerdasan hilang”. Ada dikatakan ucapan 
galinus sebagai berikut: “Semua buah delima bermamfaat, semua ikan laut madlarat. Tetapi masih 
lebih bagus makan ikan laut sedikit, daripada delima tapi banyak, karena bisa menghabiskan 
harta. Makan lagi setelah perut kenyang hanyalah membawa madlarat, dan mendatangkan siksa 
kelak diakherat. Orang terlalu banyak makan itu dibenci setiap orang.” 
Pe PPS US IP VI Sa LV CAN, HIVI JII pain Kera RambYI JSU ol 2 JSI Juadit Ga jo ae 
SIS Al BILA JULI, Dll) plan de Gyin Ob. 
Caranya lagi untuk mengurangi makan, adalah dengan makanan yang berlemak atau berzat 
pemuak. Makan mana yang lebih lembut dan disukai terlebih dahulu. Dan jangan bersama-sama 
orang yang sedang lapar sekali selain bila hal itu justru harus dilakukan karena bertujuan bak. 
Misalnya agar kuat berpuasa, mengerjakan shalat atau perbuatan-perbuatan lain yang berat, 
bolehlah dilakukan. 
Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/391890224167125/ 


1454. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 6 
OLEH : Aby Yahsya 


da B9 0733) Snedl dilas 3 Juad 
FASAL VI PERMULAN BELAJAR UKURAN BELAJAR DAN TATA TERTIBNYA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5898 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hari Mulai Belajar 

Igkay 4 Jaktang ren S5 3 Gr OS tel Oa AS Gamad Telady Ieyp db Aan) Syed! Ola pOkAYI Frad USlanl OS: 
€ Abg YUI pa (SA Gb oya La Tekan dal AI an Al Jae, JB 

Guru kita Syaikhul Islam Burhanuddin memulai belajar tepat Pada hari rabu. Dalam hal ini beliau 


telah meriwayatkan sebuah hadist sebagai dasarnya, dan ujarnya: Rasulullah saw bersabda: ” 
tiada lain segala sesuatu yang di mulai pada hari rabu, kecuali akan menjadi sempurna.” 


AL Any di Ae or AA adl Alah JP aLAYI Ferdi Alai 5 Legal Taka oya OS La Jaka OS lia, 
Dan seperti ini pula yang dikerjakan Abu Hanifah. Mengenai hadist di atas, beliau juga 
diriwayatkan dari guru beliau Syaikhul Imam @awamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid. 
Sr pa Ul adl ya Jas IS Hb OS Kal Ammy lekadil range Gema Ol tt Gl yk oma, 
Saya mendengar dari orang kepercayaanku, bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani juga 
menepatkan semua perbuatan bagus pada hari rabu. 
ntr jadi lan OB JUS Gx BL pa yag Coy Ah Gie par el pa OY ay. 
Demikianlah, karena pada hari rabu itu Allah menciptakan cahaya, dan hari itu pyla merupakan 
hari sial bagi orang kafir yang berarti bagi orang mukmin hari yang berkah. 
Panjang Pendeknya Pelajaran 
JB JB aa al CA ada ee El SKA Aam Kisi pal OS telan YI 3 del 8 ly 
Oby asi Gg Rab pa JS Aaja BJL Up BY Alam2 LL LA j3 Cilik Gea! yA 4 OT eta TA gan) etil 
Sd Aa pit BY! II ae slanYI 3 demi JUS ISI Ll tense GEJL Aajag Cena BEYU Alan LS JW 
MS AL VI BEI LS Ip Yg EMS olg BY CAS OS Liat elesYI 
Mengenai ukuran seberapa panjang panjang yang baru dikaji, menurut keterangan Abu Hanifah 
adalah bahwa Syaikh @adli Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zanji berkata: guru-guru kami berkata: 
“sebaiknya bagi oarang yang mulai belajar, mengambil pelajaran baru sepanjang yang kira-kira 
mampu dihapalkan dengan faham, setelah diajarkannya dua kali berulang. Kemudian untuk setiap 
hari, ditambah sedikit demi sedikit sehingga setelah banyak dan panjang pun masih bisa 
menghapal dengan paham pula setelah diulanga dua kali. Demikianlah lambat laun setapak demi 
setapak. Apabila pelajaran pertama yang dikaji itu terlalu panjang sehingga para pelajar 
memerlukan diulanganya 10 kali, maka untuk seterusnya sampai yang terakhirpun begitu. Karena 
hal itu menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan kecuali dengan susah payah.” 


HI ASI DP dadi J3 083 
Ada dikatakan: “pelajaran baru satu huruf, pengulangannya seribu kali.” 
Tingkat Pelajaran Yang DiDahulukan 
bala CI as yaa His AN Aang dad oral Sp In PLAY Tell OS tang Il DPT OI aa Lian OT eka 
AN SMAN ya Anal amal HA II PA SY db pal Oljlaso Celirall Ugj I AS GAP CI pan) Ulin alas 
AI om Legih. 


Sebaiknya dimulai dengan pelajaran-pelajaran yang dengan mudah telah bisa di fahami. Syaikhul 
Islam Ustadz Syarifuddin Al-Ugaili berkata, “Menurut saya, yang benar dalam masalah ini adalah 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5899 


seperti yang telah dikemukakan oleh para guru kita. Yaitu untuk murid yang baru, mereka pilihkan 
kitab-kitab yang ringkas/kecil. Sebab dengan begitu akan lebih mudah di fahami dan di hapal, 
serta tidak membosankan lagi pula banyak terperaktekan. 


Membuat Catatan 
Ane BU AP CS Bale YIY Sandal! Amy God! dbs OT ag 


Sebaiknya sang murid membuat catatan sendiri mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah di 
fahami hafalannya, untuk kemudian sering diulang-ulang kembali. Karena dengan cara begitu, 
akan bermanfaat sekali. 


ABI paman Alai hay mebel INS yg AP eta Y Ud lal CI Yy. 
Jangan sampai menulis apa saja yang ia sendiri tidak tahu maksudnya, karena hal ini akan 
menumpulkan otak dan waktupun hilang dengan sia-sia belaka. 
Usaha Memahami Pelajaran 
JB seting Boa IaIly JSI BA Gas JA PAI OLS 3 Sel) ate Sen 3 el 3 naat Ol gi 
D8 SUS lang Enya al Ba AR P9 Al 3 OYU afy seaakaaa Lain ya IP OB API (RAI PS opa JP WB dio 
peoadl SI “3 
Pelajar hendaknya mencurahkan kemampuannya dalam memahami pelajaran dari sang guru, 
atau boleh juga dengan cara diangan-angan sendiri, di fikir-fikir dan sering diulang-ulang sendiri. 
Karena bila pelajaran yang baru itu hanya sedikit dan sering diulang-ulang sendiri, akhirnyapun 
dapat dimengerti. Orang berkata : “Hafal dua huruf lebih bagus daripada mendengarkan saja dua 
batas pelajaran. Dan memahami dua huruf lebih baik daripada menghapal dua batas pelajaran. 


Apabila seseorang telah pernah satu atau dua kali mengabaikan dan tidak mau berusaha, maka 
menjadi terbisakan, dan menjadi tidak bisa memahami kalimat yang tidak panjang sekalipun. 


Berdo'a 
A3 JAN Fenddl Uaktily Lelery oya Yg Calen oya Kah MB Ap many OI peang Me Ji HA 3 Ola Y Ol ka 
PAS USA AS Wa aa Jali mel AN lai ola Jasle og meal ah 3 UN oa: 
Jia dan j3 pal) Aina! 2 Ab all pal 
d———————Siddi6 0x Pras ad ebi Lo Ii, 
Aa de daya Ily Sri Sale dya Y S 
dg — #0 0nny DAU Ul A1 cast La IS 
day IA OLad elus, d PE LS 
dst HI II 0 VA pdh AI 5 
delay J— y SPV G— at pg La II 
Jd S—SU nga NU kal —— if 


Hendaknya pula, dengan sungguh-sungguh memanjatkan do'a kepada Allah dan meratap serta 
meronta. Allah pasti mengabulkan do'a yang di mohonkan, dan tidak mengabaikan orang yang 
mengharapkan. 


Sya'ir Imlak Al-Gadli Al-Khalil Asy-Syajarzi dibawakan kepada kami oleh guru kami syaikh 
G@awamuddin Hammad bin Ibrahim bin ismail As-Shaffar, sebagai berikut : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5900 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abdilah ilmu, bagaikan anda seorang abdi 
Pelajari selalu, dengan berbuat sopan terpuji 
yang telah kau hafal, ulangi lagi berkali-kali 
lalu tambatkan dengan temali kuat sekali 
Lalu catatlah, agar kau bisa mengulangi lagi 
Dan selamanya, ku bisa mempelajari 
Jikalau engkau, telah percaya tak kan lupa 
Ilmu yang baru, sesudah itu masuki segera 
Mengulang-ulang, ilmu yang dulu, jangan terlalai 
Dan bersungguhan, agar yang ini, kan menambahi 
Percakapilah mereka, agar ilmumu hidup selalu 
Jangan menjauh, dari siap berakal maju 
Bila ilmu, kau sembunyikan jadi membeku 
Kau kan kenal, jadi si bodoh yang tolol dungu 
Api neraka kan membelenggumu nanti kiamat 
Siksa yang pedihpun menimpamu menjilat-jilat 
Mudzakarah Munadharah Dan Mutharahah 
HE 2 3 Pang Ie ab, AYU Lin JS OS Of asih dk Ul (3 BUMI 3 SIAN ya dal JW XV, 
Yg (SlYIY BBI, Jelik Jaa GI LIS, Dai EL Peta DOG UE Boga ca glaa 3 STAN 3 KUN ob cle—asli 
Seorang pelajar seharusnya melakukan Mudzakarah (forum saling mengingatkan), munadharah 
(forum saling mengadu pandangan) dan mutharahah (diskusi). Hal ini dilakukan atas dasar 
keinsyafan, kalem dan penghayatan serta menyingkiri hal-hal yang berakibat negatif. Munadharah 
dan mudzakarah adalah cara dalam melakukan musyawarah, sedang permusyawaratan itu sendiri 
dimaksudkan guna mencari kebenaran. Karena itu, harus dilakukan dengan penghayatan, kalem 
dan penuh keinsyafan. Dan tidak akan berhasil, bila dilaksanakan dengan cara kekerasan dan 
berlatar belakang yang tidak baik. 
OS ISI VI ole JL YA 9 Arga  UBY WS JL El) JESG cangig HAB AJI IL oa dh LS Ob 
PU dh Ul Gn Anji adas SIA aah dg JSEYI Ala de ISI AL ot MAL US GP ILY eliata mad 
ae be 3 IS Opa 
Apabila di dalam pembahasan itu dimaksudkan untuk sekedar mengobarkan perang lidah, maka 
tidak diperbolehkan menurut agama. Yang diperbolehkan adalah dalam rangka mencari 
kebenaran. Bicara berbelit-belit dan membuat alasan itu tidak diperkenankan, selama musuh 
bicaranya tidak sekedar mencari kemenangan dan masih dalam mencari kebenaran. Bila kepada 
Muhammad bin Yahya diajukan suatu kemuskilan yang beliau sendiri belum menemukan 
pemecahannya, maka ia katakan : “pertanyaan anda saya catat dahulu untuk kucari 
pemecahannya. Diatas orang berilmu, masih ada yang lebih banyak ilmunya.” 
ISP 9S LA JUS oya ae tina Renyah Loljg DLS ad OY LSI SA BAB ya cast 2 BUANA al Bay 
Bo gbk) Cipkata NE YI, CA pnta Anonlall OB cad peaituna pb Citata pa SAN BU “hana! praka Sesaia Tae) 08 
Spa. 
Faedah mutharahah dan mudzakarah itu jelas lebih besar daripada sekedar mengulang pelajaran 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5901 ) 


sendirian, sebab disamping berarti mengulang pelajaran, juga menambah pengetahuan yang baru. 
Ada dikatakan : “Sesaat mutharahah dilakukan, lebih bagus mengulang pelajaran sebulan. “Sudah 
tentu harus dilakukan dengan orang yang insaf dan bertabiat jujur. Awas jangan mudzakarah 
dengan orang yang sekedar mencari menang dalam pembicaraan semata, lagi pula bertabiat tidak 
jujur. Sebab tabiat itu suka merampas, akhlak mudah menjalar sedang perkumpulan pengaruhnya 
besar. 


Ia Ani Mp AA 3 Jl 0, S3 SI AE Ag 
0— AS pl Ja Ol — ih Ab jai ya Ai 
Syi'ir yang dibawakan oleh Khalil bin ahmad di atas, telah banyak membawa petunjuk. Ada 
dikatakan : 
Persyaratan ilmu bagi pengabdinyaMenjadikan seluruh manusia, agar mengabdi kepadanya 
Menggali Ilmu 
dB 23 Nila (Ja GIBAJI Sya LE (EMS ala pala GI 3 SBI maan aer OA of lali HUT Haa 
Sos 
Pelajar hendaknya membiasakan diri sepanjang waktu untuk mengangan-angan dan memikirkan. 
Karena itu, orang berkata : “angan-anganlah, pasti akan kau temukan.” 
Ist & JB) “aa OI NIS Ja A13 oya Aa SB Cet SI OP eelga OA SI J3 Je ea NI 
HL PUN asi PS OS Of gyag HS he la padali. 
HI Ka PST 0,0 ot Jali Oa) 1 Ja. 
badan Gaib! gn0 yak CAS | Kanak ISI bai 3 Else ab JG JU 
Leatin OS 3 3 HST 3 4833 M— SI ma ebi Y 
Tidak bisa tidak, agar omongan tepat itu harus terlebih dahulu di angan-angan sebelum berbicara. 
Ucapan adalah laksana anak panah, dimana tepat pada sasaran bila dibidikan terlebih dahulu 
dengan mengangan-angan. Dalam Ushul Figh ada dikatakan bahwa mengangan-angan adalah 
dasar yang amat penting. Maksudnya, hendaklah ucapan ahli figh yang teliti itu terlebih dahulu 
harus diangan-angan. Ada diaktakan : “Modal akal ialah ucapan yang tidak sembarangan serta 
diangan-angan terlebih dahulu.” Lain orang berkata : 
Pesan untukmu, tata bicara ada lima perkara 
Jika kau taat pada pemesan yang suka rela 
jangan sampai terlupa : 
apa sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, 
berapa panjangnya dimana tempatnya itulah semua. 
Latah ya UI BIL RASA Apel dala AI alan AI Segany JB AAS KAA ya III SBI Ke 3 Natan UU) 
Wi ole SAS 1g JT oral Ad Sa Jon VI AYI arbdl Kery L JAS Lap oy Ulin La de 133 Ladki Lasony 
OS Al YO HUB Ss AAA 3 Say Ul ye bg Nia 3 it UrbeiB Ja 1 Jt Togel op JAS un UI Sa 
Of pad RSU oh IST pi 3 AAL Ie Alina Ulah Sl SAS) elgin VUS Lions (basa) ya ta Ody 
do JS oya ASK Sola YA. 
Seluruh waktunya dan dalam situasi bagaimanapun, pelajar hendaknya mengambil pelajaran dari 
siapapun. Rasulullah saw bersabda: “Hikmah itu barang hilangnya orang mukmin dimana asal ia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5902 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


temui supaya diambil juga.” Ada dikatakan: “Ambillah yang jernih tinggalkanlah yang keruh.” Saya 
mendengar ucapan Syaikhul Imam Ustadz Fakhrudin Al-Kasyani : “Adalah jariyah Abu Yusuf 
menjadi amanat buat Muhammad, lalu kepada Muhammad bertanya: Adakah sekarang saudari 
masih hafal sedikit tentang figh dari Abu Yusuf? Jawabnya : ah, tidak tuan, hanya saya ketahui ia 
sering mengulang-ulang ilmunya dan pernah berkata: “Saham daur itu gugur tak dapat bagian. 
“Dengan itu Muhammad lalu menjadi hafal dan yang tadinya masalah saham daur terasa sulit bagi 
muhammad, sekarang sudah terpecahkan. Akhirnya tahulah bahwa belajar itu bisa dilaksanakan 
dari siapa saja.” 
SAY J3 BBYI ya SA Lag de JS ya Bli YI ya Cita La JG Sea ES J3 IL Tiny ya JB Ih 
Iyis ABy Jojo Olla #JE elali Soi gil am, nba 
Dikala kepada Abu Yusuf ditanyakan: “Dengan apakah tuan memperoleh ilmu? beliau menjawab: 
“Saya tidak merasa malu belajar dan tidak kikir mengajar”. Ada ditanyakan kepada Ibnu Abbas ra : 
“dengan apakah tuan mendapat ilmu?" beliau menjawab : “Dengan lisan banyak bertanya dan hati 
selalu berpikir.” 
KALA ola 3 J3 LI OLI SOP NS VI IL II JL Uh. 
Adanya pelajar digelari dengan “Ma Tagulu” (Bagaimana keteranganmu) sebab pada masa dulu 
mereka amat terbiasa untuk mengucapakan “Bagaimana keterangan anda dalam masalah ini?” 
DL HAN lal Jerat Ol plg Id lp OS ro MISS IBAN Ron jali BAG Ab Aam) Aisi yel A3 Ui) 
mei pig Ilendi Ai Koma ya all US Ag Y OS OP tpi ) K9 Kn MMI Yatim ad 0 III 
JS Yg SI), Sh. 
Hanya dengan banyak mutharahah dan mudzakarah di kedainyalah, Abu Hanifah pedagang kain 
itu menjadi alim figh. Melihat kenyataan tersebut, kita bisa tahu bahwa menuntut ilmu dan figh itu 
bisa pula dilakukan bersama-sama dengan bekerja mencari uang. Abu Hafsh Al-Kabir sendiri 
bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya sendiri. Karena itu, apabila seorang pelajar harus 
juga mencarikan nafkah keluarga dan segenap tanggungannya, bisalah kiranya di tengah-tengah 


keasyikan bekerjanya itu sambil mempelajari sendiri pelajarannya dengan semangat dan segiat 
mungkin. 


Pembiayaan Untuk Ilmu 
ARA oya SUS Amat dg nga Il oa EL ON ap CARA) lali S3 3 le VAN Jan mud Uas. 
Orang yang kebetulan sehat badan dan pikirannya, tiada lagi alasan baginya untuk tidak belajar 
dan tafagguh sebab tidak ada lagi yang lebih melarat daripada Abu Yusuf, tapi toh tidak pernah 
melupakan pelajarannya. 
AN AE Telah Si Ga J3 IAI dab Sorak! Ela Je d PSI JW pai ai Ie OS ye 
Aisi gal JL 2d “ola Ka dil tebal Jika Rani Se KY Ola Bola Keadilan Jd Ag Gita OS 
CE 22 Bca dabel HELB Reog AR de Ly Lang LIS CSI Aad elai 2 jo LE) sad am, 
Apabila seseorang kebetulan kaya raya, alangkah bagusnya bila harta yang halal itu di miliki orang 
shaleh. Ada ditanyakan kepada seorang yang alim “dengan apa tuan mendapatkan ilmu?” lalu 


menjawabnya: “Dengan ayahku yang kaya. Dengan kekayaan itu, beliau berbakti kepada ahli ilmu 
dan ahli keutamaan”. Perbuatan seperti ini, berarti mensyukuri nikmat akal dan ilmu, yang hal itu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5903 ) 


menyebabkan bertambahnya ilmu. ada dikatakan orang, bahwa Abu Hanifah berucap: “Hanya 
saja kudapatkan ilmu dengan Bersyukur dan Hamdallah. Tiap-tiap berhasil kufahami figh dan 
hikmah selalu saja kuucapkan Hamdalah. Dengan cara itu, jadi berkembanglah ilmuku.” 


Bersyukur 
Abas Ie AI ya adal bally LE Sg JIN OS, Olly Olah KEJU Jasta Of pall Hal daa NASA, 
olagzaal Uya Ola Jl Al Op cell p mad, Jelek Il AI ya RA, 
Demikianlah, pelajar harus menyatakan syukurnya dengan lisan, hati, badan dan juga hartanya. 
Mengetahui/menyadari bahwa kefahaman, ilmu dan taufik itu semuanya datang dari hadirat Allah 
Swt. Memohon hidayahnya dengan berdo'a dan meronta, karena hanya Dialah yang memberikan 
hidayah kepada siapa saja yang memohon. 

DNA 8 mena y Al like Gmn SSL Call GE Cl Ab oya GA Lpelbo — Relay inai Jl ay — ya Jati. 
SI, dclany des ya Jati euy ads S de 3S ds) Ju Salah, Pakan 9 (3 aa 3S hape demi SSI aa yang 
IP pd) BP AI demi BS oya Hkg tele AN ap AI Syany JB y handi me Smg Ol Ya Jinle JanB Lalin Jas uya 

BN de IS yr yag Lin GIA Hibag AI de JS ya Ja Akin) dani JS Hain Yg, Jorge AI 33 S8 dani me S2 

petiana Dio IL A1 Any dea ya. 
Akhlul Hag yaitu Ahli Sunah Wal Jama'ah selalu mencari kebenaran dari Allah yang maha benar, 
petunjuk, penerang yang memelihara, Maka Allahpun menganugrahi mereka hidayah dan 
membimbing dari jalan yang sesat. Lain halnya dengan ahli sesat, dimana ia membanggakan 
pendapat dan akal sendiri, mereka mencari kebenaran berdasar akal semata, yaitu suatu makhluk 
yang lemah. Merekapun lemah dan terhalangi dari kebenaran, serta sesat yang menyesatkan, 


kerena akal itu tak ubahnya seperti pandangan mata yang tidak mampu mencari segala yang ada 
secara menyeluruh. 


Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa mengetahui dirinya sendiri, maka dia mengetahui 
Tuhannya. “Artinya, siapa tahu kelemahan dirinya, maka akan tahulah kebesaran kekuasaan 
Allah. Karena orang itu jangan berpegang dengan diri dan akal sendiri, tapi haruslah bertawakal 
kepada Allah, dan kepadaNya pula ia mencari kebenaran. Barang siapa bertawakal kepada Allah, 
maka akan dicukupinya dan di bimbing ke jalan yang lurus. 


Pengorbanan Harta Demi Ilmu 
ebi ad OS Jadi ya Taat ega CET HI Ale adl JB JA oya AL Sya OT Gkng sdt YB HIS JUS OS yag 
Ody IS md pes Nasa #gkay #ljlAN oya lia lang OLS pel all mama Laeid Ab dang Aa AYI ya Jar! ALI 
Jb Le dut JU Il AI Il as hang Aakash) oolizel) 
Orang kaya jangan kikir, dan hendaklah mohon perlindungan kepada Allah agar tidak kikir. Nabi 
saw bersabda: “Manakah penyakit yang lebih keras daripada kikir? Bapaknya Syaikhul Imam 
Agung Syamsul Aimmah Al-Halwaniy adalah seorang fakir penjual kue halwak. Bapak ini 
menghadiahkan beberapa biji tersebut kepada fugaha, dan katanya: “Kumohon tuan mendo'akan 


putraku.” Demikianlah, sehingga atas berkah dermawan, I'tikad baik, suka rela dan merontanya 
itu, sang putra mendapat kesuksesan cita-citanya. 


ARA 9 ball Je US OS itang SI JUL Gjabag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5904 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dengan harta yang dimiliki, hendaklah suka membeli kitab dan mengaji menulis jika diperlukan. 
Demikian itu akan lebih memudahkan belajar dan bertafagguh. 


ye Mp da da AAN Celal I AS Ai Ala Ae NS uya BUSI OLS gg pi Jl gambir Hkamah OS A83 
adl Jy3 OS Oly alih | UI dal, (Jet, Jane JUS Uglada Ab3 Rendi UUS Aa) Jan G Gl OP 3 Sg alot 
kamis Ily Ol uya ja Cadd # Nadi 2d dale dil Segan, JB Leamdad Alka SUS 3 El Uya 


Muhammad Ibnul Hasan adalah seorang yang hartawan besar yang mempunyai 300 orang 
pegawai yang mengurusi kekayaannya, toh suka membelanjakan sekalian kekayaannya demi 
ilmu, sehingga pakaiannya sendiripun tiada yang bagus. Dalam pada itu, Abu Yusuf 
menghaturkan sepotong pakaian yang masih bagus untuknya, namun tidak berkenan 
menerimanya dan malah ujarnya: Untukmulah harta dunia, dan untukku harta akherat saja. “Yang 
demikian itu sekalipun menerima hadiah sendiri hukumnya sunnah, barangkali memandangnya 
dapat mencemarkan dirinya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: “Orang yang mencemarkan 
dirinya sendiri, tidaklah termasuk ke dalam golongan kaum muslimin.” 


Ly Wa eU dnjlor AL USU Jl OX BLALAI Guna! 233 An AI AA Skil II (Okay A3 pati Ol Kay 

Ika Jadi bb Lal) ole 2 yeo dl IE 
Suatu hikayat, bahwa fakrul Islam Al-Arsyabandiy makan kulit-kulit semangka yang dibuang orang, 
dimana ia kumpulkan sendiri dari tempat-tempat yang sepi. Pada suatu ketika ada seorang jariyah 
yang mengetahuinya, lalu melaporkan hal itu kepada tuannya. Maka setelah disediakan jamuan 


makan, Fakhrul Islampun dimohon kehadirannya. Namun demi menjaga dirinya agar tidak 
tercemar, beliau tidak berkenan menghadiri jamuan tersebut. 


Loba Dan Tama' 
Ab SP mably Sl ipek dala AI ep adl JB Ld Syah 3 mabes Y Ide 22 15 0G Ol eka IU asa NASA, 
0S dag damii Ae Ska Ja JW oya ois Le Jeng Yg mol. 
Demikianlah, sehingga para pelajar jangan sampai tama' mengharapkan harta orang lain. Ia 
hendaknya memiliki Himmah yang luhur. Nabi saw bersabda : “Hindarilah tama' karena dengan 


tama berarti kemiskinan telah menjadi”. Tapi tuan juga jangan kikir, sukalah membelanjakan 
hartanya untuk keperluan diri sendiri dan kepentingan orang lain. 


Pelaksanaan Pelajaran Keterampilan 
GP IAI Oyku FA Oyakan JIN OLI GAS dl Hat AA 3 el Geli NAN) LAI Ale dl JU 
AI Gal JUS Gatetaa ya KASI 3g LI Slaat Goda 
Nabi saw bersabda : “Karena khawatir melarat, semua manusia telah jadi melarat. Pelajar-pelajar 
dimasa dulu sebelum mempelajari ilmu agama, lebih dahulu belajar bekerja, agar dengan begitu 


tidak tama' mengharap harta orang lain. Dalam kata hikmah disebutkan: “Barangsiapa mencukupi 
diri dengan harta orang lain, berarti ia melarat.” 

Alellg ISI US lelab A say V do 3 Aldi A9 Jai GNU Iiglo US Sasy Knlo Cal lc All Jatag 
3gcl AUL yo Zab wu all ab. 

Jika orang alim bersifat tama', hilanglah nilai ilmunya dan ucapannya tidak bisa dibenarkan lagi. 


Karena itu, Rasulullah saw pembawa syareat berlindung diri dari sabdanya: “Aku berlindung diri 
kepada Allah dari sifat tama' yang membawa kepada tabiat jahat.” 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5905 ) 


Lillahi Ta'ala 
Bole aja Hyo SW Ab na2 syah Leaakey & pb Ame Bj lens, HMS ny Ata VI SY) Il AI ya per Y OT ag 
IIS) Sar AI Al Ja SAI ab HS pi Pd dgan Ely Balai Sp Il AI gam d BB CI AI ab le A5 
slr jl le 3. 
Tumpuan harapan sang pelajar hanyalah kepada Allah, takutpun hanya kepadaNya. Sikap 
tersebut bisa di ukur dengan melampaui batas-batas agama atau tidak. Barangsiapa takut kepada 
sesama makhluk lalu ia mendurhakai Allah, maka berarti telah takut kepada selain Allah. Tapi 
sebaliknya bila ia telah takut kepada makhluk namun telah taat kepada Allah dan berjalan pada 


batas-batas syareat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Ia masih dinilai 
takut kepada Allah. Begitu pula dalam masalah harapan seseorang. 


Mengukur Kemampuan Diri Sendiri 
SN LIS Fiat CP dl Jing Y AM JSI GL 2 dad pada y Ag OT pall IU Sasa 


Hendaknya (yang lebih efisien dan efektif untuk menghafalkan pelajaran yaitu) : Pelajaran hari 
kemarin diulang 5 kali, hari lusa 4 kali hari kemarin lusa 3 kali, hari sebelum itu 2 kali dan hari 
sebelumnya lagi 1kali. 


Metoda Menghafal 
ALI SAI) US Aka SAI Gamal Ia aa GRI JI SAI ag Tag DA 3 AI Gam 14 OT pall JUS R3 
Bibi Ioi Ii lal ala SI as. 
Suatu cara yang efisien dan efektif untuk menghafalkan pelajaran yaitu : Pelajaran hari kemarin 
diulang 5 kali, hari lusa 4 kali, hari kemarin lusa 3 kali, hari sebelum itu 2 kali, dan hari sebelumnya 

lagi satu kali. 

SP Sein NS dadi IL Lor AP V9 Sel Bis OS Of daa LSI, Gaji OY JSI G3 Aid og Y OT day 
Lama SAS 0 402 US belly Byis elgkal aa Aha ly OS AL day Ira Ul OT Ky Abang yA ed LSI 
Bli y Byia Bela SUS ang tel Ra Jia Ser dil del Ul 2 dyany on 3. 
Hendaknya dalam mengulangi pelajarannya itu jangan pelan-pelan. Belajar lebih bagus bersuara 
kuat dengan penuh semangat. Namun jangan terlalu keras, dan jangan pula hingga menyusahkan 
dirinya yang menyebabkan tidak bisa belajar lagi. Segala sesuatu yang terbaik adalah yang 
cukupan. Suatu hikayat menceritakan, bahwa suatu saat Abu Yusuf sedang mengikuti 
mudzakarah figh dengan suara kuat dan penuh semangat. Lalu dengan rasa heran, iparnya 


berkata: “saya tahu Abu Yusuf telah lima hari kelaparan, tapi ia tetap munadharah dengan suara 
keras dan penuh semangat. 


Panik Dan Bingung 
Vk SS eale UI iyaa AN AA) adil Ola (AYI Fee Ulet OS AT UP 3 lali IU OA Ol kg 
SAI SY Ta Bis Gl 233 delay Alan Ol Gay al Geram II Genddl y2 (SL US) del GA Ii 
Bada Gl Blm Gagal Sp dy Ibn dilan ada SB peladl Ab 3 Natan ML La SIP PUN 3 Sab MTP 
lada ya OLS Ceria AD YI Fandi AKu pad Lu 
Seyogyanya pelajar tidak panik dan kebingungan, sebab itu semua adalah afat. Guru kita Syaikhul 
Islam Burhanuddin berkata: “Sesungguhnya saya dapat melebihi teman-temanku adalah karana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5906 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


selama belajar tidak pernah merasa panik, kendor dan kacau”. Hikayat menceritakan, bahwa 
Syaikh Al-Asbijabiy di masa belajarnya mengalami masa jumud selama 12 tahun lantaran 
pergantian Raja. lapun pergi keluar negeri bersama seorang sahabatnya guna mengadakan 
munadharah setiap hari di sana. Demikian munadharah dilakukan selama 12 tahun. Akhirnyapun 
sahabat tadi menjadi Syaikhul Islam beraliran madzhab Syafi'l ikutan kaum syafi'iyyin.R. Sebuah 
Methode Belajar. 


Latis akal Peras ya tao JULI Bait Of diital Aa Ily ObE PU LAYI P3 SLYI PWI paid Ulat OS 
Aha uya 3” La Sion CS ang JI pugiad 
Guru kami Syaikh Gadli Imam Fakhrul Islam Gadlikhan berkata: Bagi pelajar Figh, agar selalu 


hafal di luar kepala sebuah kitab figh. Dengan begitu, akan lebih memudahkan dalam 
mnghafalkan ilmu figh yang baru yang didengarkan. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/393890070633807/ 
1461. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 7 
OLEH : Aby Yahsya 
SO des 
FASAL VII BERTAWAKAL 
A. Pengaruh Rizki 
Or an ya AI day Rei al Gay sENa AB Ja Yg G3 AN en Yg HI IL 3 IS aa bal IX Y £ 
Mamah Y Ca oya By SIR AL AR GAS AN ya CB ARIS ya Tea 3 dala AI elo AI Jay le Can HN, 
Pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan goncang karena masalah rizki, dan hatinya 
pun jangan terbawa kesana. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah Ibnul Hasan Az-Zubaidiy 


sahabat Rasulullah saw : “Barangsiapa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi 
kebutuhannya dan memberinya rizki dari jalan yang tidak di kira sebelumnya.” 


SAI Ilang GIE KA Tenan Hit Le J3 BSI yA ya BJ Lab Ala Jar ya Oh. 

Se SRI 5 Lila Andy Letak J3 Y O— SN 3 23 

Salat Uglas3 | Of Ekudi ga 1 oya! Toll JW sesoa 3 TIM pat Ter) Jero JB. 

Karena orang yang hatinya telah terpengaruh urusan rizki baik makanan atau pakaian, maka 

jarang sekali yang dapat menghapus pengaruh tersebut untuk mencapai budi luhur dan perkara- 
perkara yang mulya. Syi'ir menyebutkan : 


Tinggalkan kemulyaan, jangan kau mencari 
Duduklah dengan tenang, kau akan disuapi dan dipakaiani 


Ada seorang lelaki berkata kepada Manshur Al-Hallaj: “Berilah aku wasiat!” iapun berkata: 
“Wasiatku adalah hawa nafsumu. Kalau tidak kau tundukkan, engkaulah yang dikalahkan.” 


Un dadi Ji Y Gn pb Ilar dani Jari Ol doel JST ii 


Bagi setiap orang, hendaknya membuat kesibukan dirinya dengan berbuat kebaikan, dan jangan 
terpengaruh oleh bujukan hawa nafsunya. 


B. Pengaruh Urusan Duniawi 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5907 


BANI AN pita yr Slash Jaa ,Jiially CaaIL ng Ja aa Yg jA0makl dp Y OA, AL OY Lia AV JII te Yy 
Yg 51 Slash JEY ea jab dia SA Aetadl A YI La ASI Y U33 DIII ya Ol 1 (Ody 2 tele J3 Ul ai MY 
BAYI Iler oya daa AI ya AI SIS OP ,30LAI 3 Cai Jl JE Yaa ola Jasa. 


Bagi yang mengunakan akal, hendaknya jangan tergelisahkan oleh urusan dunia, karena merasa 
gelisah dan sedih di sini tidak akan bisa mengelakan musibah, bergunapun tidak. Malahan akan 
membahayakan hati, akal dan badan serta dapat merusakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi 
yang harus diperhatikan adalah urusan-urusan akhirat, sebab hanya urusan inilah yang akan 
membawa manfaat. 


Mengenai sabda Nabi saw. “Sesungguhnya ada diantara dosa yang tidak akan bisa dilebur kecuali 
dengan cara memperhatikan ma'isyah,” maksudnya adalah “perhatian” yang dalam batas-batas 
tidak merusak amal kebaikan dan tidak mempengaruhi konsentrasi dan khusu, sewaktu shalat. 
Perhatian dan maksud dalam batas-batas tersebut, adalah termasuk kebagusan sendiri. 


Aja yo Nella gawai yak Aa gadi ISI Jali uya lal dl X4 Yg. 


Seorang pelajar tidak boleh tidak dengan sekuat tenaga yang ada menyedikitkan kesibukan 
duniawinya. Dan karena itulah, maka banyak pelajar-pelajar yang lebih suka belajar di rantau 
orang.C. Hidup Dengan Prihatin 


om 3 UUS dan Ji d3 ml ian 3 del Ui da AI Lely Caanya JELAS lali jae 3 REA Cemal JS oya ke VI 
BA oya Jai yag alas at Alai Ab LV tai ye ILY ball yi Ol Ela  Ollai Ia Uji oya Uadid AAS | ALAN ya 
adl adl A3 (de V4 celaka AT Mus 


Juga harus sanggup hidup susah dan sulit di waktu kepergiannya menuntut ilmu. Sebagaimana 
Nabi Musa as. Waktu pergi belajar pernah berkata : “Benar-benar kuhadapi kesulitan dalam 
kelanaku ini” padahal selain kepergiannya tersebut tiada pernah ia katakan yang seperti itu. 
Hendaknya pula menyadari bahwa perjalanan menuntut itu tidak akan lepas dari kesusahan. Yang 
demikian itu, karena belajar adalah salah satu perbuatan yang menurut sebagian besar ulama 
lebih mulya dari pada berperang. Besar kecil pahala adalah berbanding seberapa besar letih dan 
kesusahan dalam usahanya. 


SNSESN Ad SAE, JUAN pe IP eye op KAL OS Teddy Tts SIS Bit (dl 3S dong eni US le po ya 
Siapa bersabar dalam menghadapi segala kesulitan di atas, maka akan mendapat kelezatan ilmu 
yang melibihi segala kelezatan yang ada di dunia. Hal ini terbukti dengan ucapan Muhammad 
Ibnul Hasan setelah tidak tidur bermalam-malam lalu terpecahkan segala kesulitan yang 
dihadapinya, sebagai berikut: “dimanakah letak kelezatan putra-putra raja, bila dibandingkan 
dengan kelezatan yang saya alami kali ini.”"D. Menggunakan Seluruh Waktu Buat Ilmu 

AA ya dl Uiseliw AI MAN) opal jp a2 JB LA ye pay Yg Tedi api) anta Jaata VI Tea Jb) Kay 
Asad AS jali Aelu Ida Lidle Sy Of all ojad Amel AI 

Hendaknya pula pelajar tidak terlena dengan segala apapun selain ilmu pengetahuan, dan tidak 
berpaling dari figh. Muhammad berkata: “Sesungguhnya perbuatan seperti ini, adalah dilakukan 


sejak masih di buaian hingga masuk liang kubur. Barangsiapa meninggalkan ilmu kami ini sesaat 
saja, akan habislah zaman hidupnya.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5908 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ls, Be 3 Ly at ds Kanak D ya R9 AS ga YP yA DOD Ry Lan ya al ds Au abah yag cAsid Jeng 
kami Per ten Il Sg Aa (el) el Juasi 

Ada seorang Ahli Figh yaitu Ibrahim Ibnul Jarrah, ia sempat menjenguk Abu Yusuf yang tengah 
sakit keras hampir wafat. Lalu atas kemurahan hati Abu Yusuf sendiri, berkatalah ia kepada 
Ibrahim: Manakah yang lebih utama, melempar jumrah dengan berkendaran atau dengan berjalan 


kaki? Ibrahim pun tidak bisa menjawab, maka ia jawab sendiri : “Sesungguhnya melempar dengan 
berjalan kaki itu lebih disukai oleh orang dahulu.” 


Ay Ang GUN 3 Toe cal AAL ai) Jay "23 G Haas BU A8 Titera) SJ mean Ga Janda Ol akal jam NASA, 
O JB dy Lg aa PE di SN Jill oya Ula G Da 5 IE Se JI Jl 3S HS 1 Jak 
Laoly SUS JB ly tpg IA olakata YI 2 JSM Filan peda 2o,as AT. 

Demikian pula, hendaknya sebagai Ahli Figh kapan saja selalu fokus dengan fighnya. Dengan 
cara begitulah ia memperoleh kelezatan yang amat besar. Ada dikatakan, bahwa Muhammad 
setelah wafat pernah ditemukan dalam mimpi, lalu kepadanya diajukan pertanyaan : “bagaimana 
keadaan tuan waktu nyawa dicabut?” jawabnya: “Di kala itu saya tengah mengangan-angan 
masalah budak mukatab, sehingga tak kurasakan nyawaku telah terlepas. “Ada dikatakan pula 
bahwa di akhir hayatnya Muhammad sempat berkata : “Masalah-masalah mukatab menyibukan 


diriku, hingga tidak sempat menyiapkan diri dalam menghadapi hari ini. “Beliau mengucap seperti 
ini, karena tawadlu. 


Link asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/394274343928713/ 
1462. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 8 


OLEH : Aby Yahsya 
de, 3,3 
FASAL VIII MASA BELAJAR 
Saat-saat Belajar 
dng PU Rina Coal LAI Ie ea dg dia SU al gag MAA BO ot yaa Jas AI II AA oa dal 3) : Ja 
dia oma US. 


Ada dikatakan : “Masa belajar itu sejak manusia berada di buaian hingga masuk keliang kubur. 
“Hasan bin Ziyad waktu sudah berumur 80 tahun baru mulai belajar figh, 40 tahun berjalan tidak 
pernah tidur di ranjangnya, lalu 40 tahun berikutnya menjadi mutti. 


AT la Jiita ale oya Ja ISL cal an Haa OT dag LOL Oo Lag 0 pdl Egg OLES 3 DUYII Jual, 

Sh adil Ol yaa Naila gia (SIN oya Ja IL da0 AI ab) Upeles sal US. 
Masa yang paling cemerlang untuk belajar adalah permulaan masa-masa jadi pemuda, waktu 
sahur berpuasa dan waktu di antara magrib dan isya. Tetapi sebaiknya menggunakan seluruh 
waktu yang ada untuk belajar, dan bila telah merasa bosan terhadap ilmu yang sedang dihadapi 


supaya berganti kepada ilmu lain. Apabila Ibnu Abbas telah bosan mempelajari Ilmu Kalam, maka 
katanya: “Ambillah itu dia kitab para pujangga penyair?” 


sk OlS aah OS) ca es Pa Pan pp Oa db ISI OS «jbali OS ana OS “Jali eta Y pH z3 IS OS 4 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5909 ) 


BA oya pal ol aa OS eeUh ang Jaan) 


Muhammad Ibnul Hasan semalam tanpa tidur selalu bersebelahan dengan buku-bukunya, dan bila 
telah merasa bosan suatu ilmu, berpindah ilmu yang lain. lapun menyediakan air penolak tidur di 
sampingnya, dan ujarnya: “Tidur itu dari panas api, yang harus dihapuskan dengan air dingin.” 


kmu, Ahh) 3 Juas 
FASAL IX KASIH SAYANG DAN NASEHAT 
Kasih Sayang 
AL An pdl Ola DAY! rb Ulat OS) Lai Yg yag Aa talualon pln Uiieta lali ala UU Ol Gasa 
Ukle dal OS dekii ) oolizel 2S pd Ule OLI 3 edaali OS Ol aa dadi OY Ule 0G dal sal Of IJE 2, 
Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasehat serta jangan berbuat 
dengki. Dengki itu tidak akan bermanfaat, justru membahayakan diri sendiri. Guru kita Syaikhul 
Islam Burhanuddin ra. Berkata : Banyak ulama yang berkata : “Putra sang guru dapat menjadi 
alim, karena sang guru itu selalu berkehendak agar muridnya kelak menjadi ulama ahli Al-@uran. 
Kemudian atas berkah I'tikad bagus dan kasih sayangnya itulah putranya menjadi alim.” 
CP dara! Pal P2 elea atdl pakalI Ana Gawe! EAy Jar R3 Ola Je pall Of SL adl pd OS, 
eka Oh tah Aam) Lah Ja cos 3 3 Ji ISS Uno OP 20 yi US CilnYI GAA Am SSI 3 pasal Sy oral 
BPN! Jala Clan NI olah AT allah BU AeAS AS pad eka PAT OP ya da DB ENI JUS oa il el SI SY, 
mad V3. 
Sebuah hikayat diketengahkan. Shadrul Ajall Burhanul Aimmah membagi waktu untuk mengajar 
kedua orang putra beliau, yaitu Hasamuddin dan Tajuddin pada waktu agak siang begini, minat 
kami telah berkurang lagi pula merasa bosan”, sang ayahpun menyahut “sesungguhnya orang- 
orang perantauan dan putra-putra pembesar itu pada berdatangan kemari dari berbagai penjuru 
bumi. Karena itu mereka harus kuajar terlebih dahulu.” Nah, atas berkah sang ayah dan kasih 


sayangnya itulah, dua orang putra beliau menjadi alim figh yang melebihi ahli-ahli lain yang hidup 
pada masa itu. 


Menghadapi Kedengkian 
FYI gel Gadit Lgm AaiKian Leak dileh CS janaa Sympl 1 Ja LB Tea SY ampe Yg ll p jla Y Ol dag 
dag pdl Ollaka Gaal 2JB dil dan) Enda All Gada oalj ya ye plak By jall S4 Af ot AAS AYI GS) Bol Mal JI 
Ad San yg A3 ll 3: 
ALE ya Lag Ash U— Anin And 20 de Getas AY 
Selain tersebut di atas, orang alim hendaknya tidak usah turut melibatkan diri dalam arena 
pertikaian dan peperangan pendapat dengan orang lain, karena hal itu hanya membuat waktu 
menjadi habis sia-sia. Ada dikatakan: “Pengamal kebajikan akan dibalas karena kebajikannya, 
sedang pelaku kejelekan itu telah cukup akan memberatkan siksa dirinya.” Syaikhul Islam Az- 
Zahid Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar yang masyur dengan gelar Khowahir Zadah Al-Mutti 
membawakan syi'ir untukku, katanya : Sulthanusi Syari'ah Yusuf Al-Hamadani membawakan 

untukku syi''ir ini: 
Biarkan dia berbuat jelek atas dirimu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5910 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cukup atasnya, karena lakunya, apapun itu 
PA) Ii was, | 2 ya Sl of alga AN 


aa Ta 


Ag lab aliisy UE, Syae Als Ol cas II 
La sek 213 Lake olajI ea il lali ya dajII dal aj 


Ada dikatakan : “Barangsiapa yang ingin memutuskan batang hidung lawannya, maka bacalah 
syi'ir di bawah ini berulang kali” dibawakan syf'ir itu buatku : 

Jikalau engkau, ingin musuhmu jadi terhina 

Terbunuh susah, terbakar derita 

Maka caranya capailah mulya, tambahlah ilmu 

Sebab orang dengki, tambah susahnya 

Bila yang didengki, tambah ilmunya 


W 


ID yhe pd MS ami Udi eleaa Kadi II (Lgue yed Y Elis Flag Janas Ol Wule : Jas 


Ada dikatakan : yang harus kauperhatikan adalah kebagusan dirimu sendiri, bukan 

menghancurkan musuhmu. Apabila telah kau penuhi dirimu dengan kebagusan, maka dengan 
sendirinya akan hancurlah musuhmu itu. 

Ayla Hae AI Dylan Mara or Cemat JB Lela! Uya Laga (VD Jeplt Caleg ANU menaiy Wonsais UI Boleh, SL) 

PAS end MSi) Abs AS Say daku! oya: 

389 Il a  ——Hy 05 PU PI ah 

Il J ilolaa ya Mela lsg aa ON BA, 

JI Gm yA 1 B3 Lag —— el 3 333 


Jangan sampai ada pemusuhan, sebab selain hanya membuang-buang waktu juga membuka 
cela-cela keaibanmu. Tahanlah dirimu dan sabarlah hatimu, terutama sekali dalam menghadapi 
orang yang belum tahu. Isa bin maryam bersabda: “sabarkanlah dirimu dalam menghadapi orang 
bodoh satu, agar kau beruntung mendapat sepuluh perkara” sy''ir: 

Berabad-abad umat manusia telah kuuji 

Tapi jadinya malah cedrapun jengkelkan hati 

Tidak kulihat, ada perkara lebih menyusahkan 

Yang menyulitkan, selain bila orang bermusuhan 

telah kucicipi segala apa yang pahit rasa 

tapi tiada yang melebihi pahitnya minta 

Lae onta Tb 20 2 dala Iji IS JL Ya) Shandi Udin 3 Ie page is of IL, 

Waspadalah, jangan berburuk sangka kepada sesama orang Mu'min karena disitulah sumber 
permusuhan. Di dalam agama islam perbuatan itu adalah terlarang, sebagaimana dinyatakan 


dalam sabda Nabi saw: “Baikkanlah prasangkamu kepada sesama mu'min.” 
ab gif JBS C5 yg pdl yang Anil ame ya 3 Utan Lela: 


B3 o——— set bo Ganey 4 sb Kel 2 Al Jas elu ISI 
Ia ISI oa Id O mera ilas Jaip da Gale 


Buruk sangka akan bisa terjadi karena adanya niatan yang tidak baik, atau hatinya jahat. 
Sebagaimana syaf'ir yang dikemukakan oleh Abut Thoiyib : 


Bila seorang lakunya buruk, buruklah pula sangkaan hati apa kata wahamnyalah yang ia setujuila 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5911 ) 


musuhi yang mencintainya, dan katanya “dia memusuhi" iapun bimbang, ditengah gelap malam 
menjadi 
ad wasit: 
0253 Unas Andal yag 53 Yg ui 
ASI NB gatal US ISI AS JS Sya ya ian 
Syi'ir sebagian ulama' dibawakan untukku : 
Biarkan saja, lelaku jelek usah kau balas 
Apa siapa yang kau bagusi, tambahlah terus 
Dari semua tipu musuhmu, kau kan dilindungi 
Jikalau musuh menipu kamu, jangan kau peduli 


Ceme adl Il dna mela Sai: 
bas) SLS! o——j Ha li poli 
Dibawakan untukku, syi'ir Syakhul Amid Abul Farhal-Basthiy: 
Orang alim tak akan selamat dari si bodoh 
Bila si bodoh melaliminya dan membuat kisruh 


damailah saja dengn si bodoh jangan kau serang 
bila sibodoh mau cerewet, tetaplah tenang. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/394274343928713/ 
1463. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 9 


OLEH : Aby Yahsya 


Ulsl, Lb 


HSYI Gale) BolinaYI 3 
FASAL X MENGAMBIL PELAJARAN 
Saat-saat Mengambil pelajaran 
IS dn OA Ob Aoa YI Gabe IIA JUS Jini Ad Jaa Ca ES) ISA Waditana all ID 0 Ot hay 
knob yA ya peng La CI GIS ey. 
Pelajar hendaknya menggunakan setiap kesempatan waktunya untuk belajar, terus-menerus 


sampai memperoleh keutamaan. Caranya dilakukan bisa dengan selalu menyediakan botol wadah 
tinta untuk mencatat segala hal-hal ilmiah yang didapatinya. 


La et Og iay 0 yamang La yani Uglaih GA Uber Jl olga oya ega La lal 2g 3 ES yag Salin ya 1 Ja 
ah) 2g or Da3 oa) Jha JB 1s JAN aU SAN DAY 13 Ben OI PLYI FS Ge car LO jaik 
Gir laa Ja id UE ooh CAB La AE AI Sayang SALA ASIN 9 Abal oya Ui dalem Jis elang dala Al ala ll 

Rata ps3 SI Ulat 3g Upah ml OY 3 podl GW Y INA 10 Ale dl JW cap ra Ll 
Ada dikatakan : Hapalan akan lari, tapi tulisan tetap berdiri” dikatakan lagi: “Yang disebut ilmu 
yaitu segala apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu, karena mereka telah menghafal hal-hal yang 


bagus dari hasil pendengarannya dan mengucapkan yang bagus itu dari hafalan tersebut” saya 
mendengar ucapan Syaikhul Ustadz Zainul Islam yang terkenal dengan gelar Adibul Mukhtar : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5912 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hilal bin Yasar berkata : “Kulihat Nabi saw. Mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada 
sahabat beliau, lalu usulku: “Ya Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah tuan sampaikan 
kepada mereka” beliau bertanya kepadaku : “apakah engkau bawa botol dawat?" jawabku : “tidak” 
beliaupun lagi bersabda : “Oh Hilal, janganlah engkau berpisah dari botol dawat, karena sampai 
hari kiamat kebagusan itu selalu disana dan pada yang membawanya”. 


be OA AB YP) Lara MP RSI 9 lali ya Udi pa JS ih OT pdl at diah Gali plan Angel pasal nya. 

aS adly yaah pan CJ 3 dng La CAS plak LAB Sing op PLas Spy. 

Yang mulya Hasanudin berwasiat kepada Syamsuddin putra beliau, agar setiap hari menghafal 

sedikit ilmu dan sepatah hikmah. Hal itu mudah dilakukan, dan dalam waktu singkat menjadi 

semakin banyak. Isham bin Yusuf membeli pena seharga satu dinar guna mencatat apa yang ia 
didengar seketika itu. Umur cukup pendek, sedang pengetahuan cukup banyak. 

S8 Jual Jab! TI Al) SINI Sl LP SL alay IN eng Ieladl) SBY bal JL maa Y Ol Hd 

SILUL 0 A3 YG taman Jp y Salis 0 sat, 

Pelajar jangan sampai membuang-buang waktu dan saatnya, serta hendaknya mengambil 

kesempatan di malam hari dan di kala sepi. Dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi disebutkan : “malam 


itu panjang, jangan kau potong dengan tidur, dan siang itu bersinar cemerlang, maka jangan kau 
kotori dengan perbuatan dosa”. 


Mengambil Pelajaran Dari Para Sesepuh 
KS Gi ya Sdn D (HLAYI Ga Ul JUS (Syah SL JS Gay HA Saking & sebal aethg Ol Haag 
mall Sek Ledita Wo gili Ia (de Jaslg Lai pentul Lag Mal: 


Ai Gadang SBL JS Lah YEL j3 ls Ud 


Hendaknya pelajar bisa mengambil pelajaran dari para sesepuh dan mencecap ilmu mereka. 
Tidak setiap yang telah berlalu bisa didapatkan kembali, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Ustadz Syaikhul Islam dimsa tua beliau : Banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan 
keutamaannya, saya ketemu tapi tidak mengambil sesuatu yang baik dari padanya, maka atas 
kelewatan tersebut, kuberkata dalam mengubah satu bait syi'ir dibawah ini: 

Sayang seribu sayang, aku terlambat dan tak mendapat 

Apapun yang pana dan terlewat, tak mesti bisa didapat 


VI VI din Ap Jaiualy Solat y bagai dl ola ye PLAY ASI Cah S3 ABS Ni run ob) da Jb. 


Ali ra berkata : Jikalau kamu menghadapi suatu perkara, maka tekunilah ia: berpaling dari ilmu 
Allah itu cukup akan membuat hina dan menyesal: mohonlah perlindungan Allah di waktu siang 
dan malam agar tidak melakukan tersebut diatas. 


Prihatin Dan Rendah Di Mata Manusia 
Stm Gilas! oya dd Ap Y SP peladl Ab 3 VI peka Gidly Cabai Hb 3 BAN, ARAN JAS oya ali JW XV, 
ea Balita pan) Ela AJI 


Pelajar harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia, 
selama menuntut ilmu, karena seorang murid itu harus bercumbu rayu dengan guru, temannya 
dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran dari mereka. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5913 


ad PI VI Sp Y cad JS Y 3s all : J3. 
Was C— jadi Jl ami Lagas Of ega Ledi SL cod Jalal JB, 
Ada dikatakan : ilmu itu mulya tak bercampur hina, dan tak didapati hanya lewat kehinaan tak 
bercampur kemulyaan” (maksudnya didapat dengan penuh derita yang terpandang rendah dimata 
manusia). Orang berkata : 
Kulihat kamu, ingin supaya mulya dirimu 
Tak bakal bisa, kecuali dengan tundukkan nafsumu 
bad Jl 3 pad 3 kas 
FASAL XI WARO' PADA MASA BELAJAR 
Waro' 
SOE Amel Oles AL Dhan alat 3 ga da id Al elang dala AI la AI Syury 00 PSI la 3 Upon eat SI) 
d dad, cat ale Os tas III JL OS LSG #0 UnkaI HnU daki MI Si ul Bat ol Ul sal 
PI olga 9 Sai 
Dalam masalah waro', sebagian ulama meriwayatkan hadist dari Rasulullah saw. : “Barang siapa 
tidak berbuat waro' waktu belajarnya, maka Allah memberinya ujian dengan salah satu tiga 
perkara : dimatikan masih berusia muda, ditempatkan pada perkampungan orang-orang bodoh 
atau dijadikan pengabdi sang pejabat”. Jikalau mau membuat waro' maka ilmunya lebih 
bermanfaat, belajarpun mudah dengan banyak-banyak berfaedah. 
H2 Y La SSI RAS padi RAS mail 05 3 pa Of TIA OI ag 
Termasuk berbuat waro' adalah memelihara dirinya jangan sampai perutnya kenyang amat, terlalu 
banyak tidur dan banyak membicarakan hal yang tak bermanfaat. 
OA dakia! II blg dl S3 ya Uaaly BILA , alel II SAI Gaal alab IV SN Of Bed! elab IT usa ul, 
Sx abi lih Ogilid tata el, de Oya Yg Ale el id Lal, 
Dan menyingkiri makanan masak di pasar jika mungkin karena makanan ini lebih mudah terkena 
najis dan kotor, jauh dari dzikrillah, bahkan membuat lengah dari Allah, juga orang-orang fakir 
mengetahui sedang tidak mampu membelinya yang akhirnya berduka lara, sehingga 
berkahnyapun menjadi hilang karena hal-hal tersebut. 
Csnta3 ale 3 ag ad OS 4 yaa alel ya JS dala Joe GOS Jai 01 AAL Juldel Tem! AYI Of S3 
da Ul es L : JS Gaal plan dal dls Usil dal bb Lagu GS ydl J2 dal Ta EL (anal Ay Al Jera alah 
Oya ya IS MASA, 3 de IS PAP Ata ep DS LS Prog JB Sab oa Napi 
AA pg dl Ab AN dal D3, SMA. 
Suatu hikayat, syaikhul Jalil Muhammad Ibnul Fadl di waktu masa belajarnya, adalah tidak pernah 
makan makanan pasar. Ayahnya sendiri seorang dusun yang selalu mengiriminya setiap hari 
jum'at. Pada suatu hari, sang ayah mengetahui ada roti pasar di kamar muhammad. lapun marah, 
dan tidak mau berbicara dengan sang putra. Muhammad matur dan katanya : saya tidak membeli 
roti itu dan memang tidak mau memakannya, tetapi itu pemberian temanku, ayah. Jawabnya : bila 


kau berhati-hati dan waro' niscaya temanmu takkan sembarangan memberikan roti seperti itu. 
Demikianlah pelajar-pelajar zaman dulu berbuat waro' dan ternyata banyak-banyak bisa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5914 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memperoleh ilmu dan mengajarkannya, hingga keharuman nama mereka tetap abadi sampai 
kiamat. 


ang Dat Bg SU AS ya B9 JUKN TaJE ny Kakll ye 3 pet Ol pall CU Egi ola oya teh ny 
OnLIA 


Ada seorang zuhud ahli figh berwasiat kepada seorang murid: Jagalah dirimu dari ghibah dan 
bergaul dan bergaul dengan orang yang banyak bicaranya. Lalu katanya lagi : orang yang banyak 
bicara itu mencuri umurmu dan membuang sia-sia waktumu.” 


O Kuy AAN Jafiana ak Ol cd ja Bo glomli Ob Ielowlali aah “Jalani olah sad di asu gj opa 
Cone gkbl 3 100 ye j Peng Cab al 2122 petikag (Ad BNI dal (SI Tina Utan, 


Termasuk waro lagi hendaknya menyingkiri kaum perusak, maksiat dan penganggur, sebab 
perkumpulan itu membawa pengaruh. Menghadap kiblat waktu belajar, bercerminkan diri dengan 
sunah Nabi, mohon dido'akan oleh para ulama ahli kebajikan dan jngan sampai terkena do'a tidak 
baiknya orang teraniaya kesemuanya itu termasuk waro'. 


Menghadap Aiblat 

slaas Jala CN ati Uda A3 A3) Wal II Coin Ag Lon OS US Ab lali Kb Gr oory Ol K3 

deeh GAS pdl) AAN Jakitana OS KI Jl 3 Abi SAI yaglor Of Ig poslh Lagu glory WEI S3 Lado 032 Talia y LI 

H Wind y0 SALA Jeli AS yg Ai daki Ol spy elakall GAIB . mall pd JI Kong We Vpadina OS 259p Tas bali 
Jeli da Len auto of MU cam Ily pil Jal ola ya AE Y mal OP Urakukl ele3 A5 p33 ca g mall Jus Y Gal, 


Suatu hikayat, Ada dua orang pergi merantau untuk mencari ilmu. Merekapun belajar bersama- 
sama. Setelah berjalan bertahun-tahun, mereka kembali pulang. Ternyata satu alim, sedang 
satunya lagi tidak. Kemudian pernyataan ini menarik perhatian para ulama' ahli figh daerah 
tersebut, lalu mereka bertanya kepada dua orang tadi, mengenai perbuatannya waktu sedang 
mengulang sendiri pelajarannya dan duduknya di waktu belajar. Atas hasil pertanyaan itu, mereka 
mengetahui bahwa orang alim tadi setiap mengulang pelajarannya selalu menghadap giblat dan 
kota di mana ia mendapat ilmu. Tapi yang tidak alim, justru membelakanginya. Dengan demikian 
ahli figh dan para ulama sepakat bahwa orang yang menjadi alim tadi adalah atas berkahnya 
menghadap giblat sebab itu dihukumi sunah, kecuali bila terpaksa. Dan berkah orang-orang 
muslimin disana, sebab kota tersebut tidak pernah kesepian dari orang-orang ibadah dan berbuat 
kebajikan. Yang jelas, untuk setiap malam pasti ada walaupun satu orang ahli ibadah yang 
mendo'akan kepadanya. 


Perbuatan Adab Dan Sunnah 
OJUS eyang cas Al Na Grade O9US yag oya e- REEY IP OJ eyag Coy 9 SISYL O alam Ng) of Heli HJ (H 
lay dala AN ke AI Jyay y2 Us IIA IU perang BANI Oh YA AL 
Pelajar hendaknya tidak mengabaikan perbuatan-perbuatan yang berstatus adab kesopanan, dan 
amal-amal kesunahan. Sebab siapa yang mengabaikan adab menjadi tertutup dari yang sunah, 


yang mengabaikan sunah tertutup dari fardlu, dan berarti tertutup dari kebahagiaan akhirat. 
Sebagian ulama' berkata: “Seperti hadist dari Rasulullah saw.” 


Selly Jari Je dye WS OP CeraB IL (ebay BILA SG Ol (dag. 
La (inih AL Up AS Cdi LH Cai AR Jalal pLYI em maa: 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5915 ) 


Usil2 4 Ll ya 3NLAJI (sy Usil Alay Mv 
'r——w paid s2 Cell cntaalg Spela pd rs Hi, 
Ito po  Atad ———— LE, Slim oo —— im Sh July 
Ubile 4 Ll ya 2NLASI (ey Uail Alay aU —————w 
'r—w Upi 2 Cal Cntaalg Kprla £ rd rs Hi, 
Ubilb pd Alatad —— El, lin oo ——im Ah July 
Hendaknya pula banyak-banyak melakukan shalat dengan khusu' sebab dengan begitu akan lebih 
memudahkan mencapai kesuksesan belajar. Syi'ir gubahan Syaikhul Jalil Al-Hajjaj Najmuddin 
Umar bin Muhammad An-Nasafi dibawakan untukku: 
Jadilah engkau, pengamal perintah penjaga larangan 
Jagalah selalu, ibadah shalat terus-terusan 
Pelajarilah ilmu Syari'ah sesungguh hati 
Pohonlah inayah dengan yang suci 
Kau kan menjadi ahli agama yang mengayomi 
Mohonlah agar kuat hapalan pada Ilahi 
Demi cintamu fi fadlihi 
Dialah Allah, sebagus-bagus yang melindungi 
ale Ala, Juy: 
Oya KI 1 Nala Yg Laden Lyrabol 
O yaomga La Jali! oa DB SI JA yak Y, 
Umar An-nasafi berkata : 
Taatlah engkau, sesungguh hati jangan malas diri 
engkau semua, ke sisi Tuhan kan kembali 


Orang yang bagus, yang pendek tidur di malam hari 
Karena itu, berbuat tidur agar di singkiri 


Bo ot dag 3 GS es PSG AAN AP or ida “lb Il JS Je Lo Kuat Ul ag 
Jb 0gp IYA Ly US3 Ay eLala! ya pama UV SI 3 All mean ph HUI. 

Pelajar hendaknya selalu membawa buku untuk dipelajari. Ada dikatakan : “Barangsiapa tak ada 
buku di sakunya, maka tak ada hikmah di hatinya.” Lalu buku itu hendaknya berwarna putih. Juga 


hendaknya membawa botol dawat, agar bisa mencatat segala pengetahuan yang di dengar. 
Sebagaimana di atas telah kami kemukakan Hadist riwayat Hilal bin Yasar. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/3949109205317221 
1464. KAJIAN KITAB TA'LIMUL MUTA'ALIM BAGIAN 10 


OLEH : Aby Yahsya 
Oli! og Lagdg Teidel Co) yg Lah Juad 
FASAL XII HAL-HAL YANG MEMBUAT HAFAL DAN MUDAH LUPA 


Beberapa Sebab Kuat Hafalan 
Bid lal ya UT Sel 3 Jalil BN celdali Jkt Cha yh) Ade Ini Coluat gg. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5916 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OA Bel Gaal Iker deal 2d SNI le Oil Jadi Uas Bel AN ea OLI Bel oya Satin Anil gadi God 13 
Li 


Yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi 
makan dan shalat di malam hari. Membaca Al-Guran termasuk penyebab hafalan seseorang, ada 
dikatakan : “Tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang, kecuali membaca Al- 
Gur'an dengan menyimak. “Membaca Al-Guran yang dilakukan dengan menyimak itu lebih utama, 
sebagaimana sabda Nabi saw : “Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Guran 
dengan menyimak tulisannya.” 


Ls OT asha Sail Akon te SI AAN JW elu 3 dil pil Gian S0 alas Sya. 


Syaddad bin Hakim pernah bermimpi ketemu temannya yang mati, lalu bertanya: “Perbuatan 
apakah yang engkau rasakan lebih bermanfaat? Jawabnya : “membaca Al-Guran dengan 
menyimak tulisannya.” 


Ss band al BL VI 3 Yg Ip Y ST Aly CL VI AI Yg Day Ab Olbngany AI pong PASI bh Hae Sia 
Y ono GE An Ao AB eat 1 Ang JS Ama Saing LAI yag sad aah ag AS Ih JS A5 Cell 
Oh ya kaos, dd Iu 


Termasuk penguat hafalan lagi, yaitu waktu mengambil buku berdo'a: Bimillahi wasubhanallohi 
walhamdulillahi wala illaha illallohu wallohu akbar wala haula wala kuwwata illa billahil a'liyyil 
a'zhimil a'jijil a'limi a'dada kulli harfin kutiba wayuktabu abadal abidina wadahroddahirina. 


Artinya : (Dengan menyebut Asnma Allah, Maha suci Allah, segal puji milik Allah dan tiad tuhan 
selain Allah yang Maha Agung, tiada daya dan kekuatan selain atas pertolongan Allah Yang Maha 
Mulya Agung Luhur Lagi Mah Mengetahui, sebanyak huruf yang tertulis dan akan di tulis, berabad- 
abad dan sepanjang masa). Dan setiap selesai menulis berdo'a : Amantu billahil wahidi wahdahu 
lasyarika lahu wakapartu bima siwahu. 


Artinya: (Aku beriman kepada Allah Yang Tunggal, Maha Esa, berkesendirian tiada teman dalam 
ketuhannaNya, dan saya hindari dari bertuhan kepad selainNya.) 
Dis ab) LAI JET Lonllal any 03 OP Padi ale aa de BNI SA) 
SA II Ted) din 00 SI dl oa 
—b pam YAI Isa dil  — Jess Bi Oh 
Dan dengan banyak membaca shalawat Nabi saw. Karena shalawatlah yang menjadi dzikir 
seluruh alam. Syi'ir disebutkan : 
Aku laporkan kepada ki Waki': hafalanku lemah 
la menunjuki, agar kutinggal laku maksiat 


Hafalan itu, sebagai anugrah dari sisi Tuhan 
Orang yang maksiat tak diberi anugrah dari Tuhan 


MS ya Fibrg BEI Oya HI JP pa IS EN Taat ora SA JT) Kadi SIN JT Indi jig SI yudi 

Ola yg ALI Aja La IS SERING daya Obb IN ALI Jia La JS coli V9 YEL AI ya 
Bersiwak, minum madu, makan kandar (kemenyan putih), bercampur gula dan menelan buah 
zabib merah 21 butir setiap hari, kesemuanya dapat mempermudah hafal lagi dapat mengobati 


berbagai macam penyakit. Segala sesuatu yang bisa mengurangi pelendiran dahak dan 
mengurangi pelemakan kulit badan yang diakibatkan terlalu banyak makan, adalah juga bisa 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5917 


memperkuat hafalan. Sesuatu yang memperbanyak lendir dahak, akan membuat orang jadi 
pelupa. 


Penyebab Lupa 
VE by SINI, JW 2S AA oya SO pgabg Me BA olah 1g Old Soy le Ul, 
Bo 08 JEVIAN pp) AE 3 RM 32 IE YAI P3 cai Yg pg SY AI AY pia Ol Ji Haa 
bale Aka BAYI Ay CLS oya Ant LA Ad (INI Gopi jebag call 


Penyebab lupa adalah laku maksiat, banyak dosa, gila dan gelisah karena urusan dunia. Seperti 
telah kami kemukakan di atas, bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara 
dunia, karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Gila dunia tak lepas 
dari akibat kegelapan hati, sedang gila akhirat tak lepas dari akibat hati bercahaya yang akan 
tersakan di kala shalat. Kegilaan dunia akan menghalangi berbuat kebajikan, tetapi kegilaan 
akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. 


Jha 3 JUEN oya yr pi Fama JBS 0 bl Gaia lali Jr p pad Je Lah Jas Y: 
SR de Oya Lag Oo — aa SI S3 
Membuat dirinya terlena melakukan shalat dengan khusu dan mempelajari ilmu pengetahuan itu 
dapat menghilangkan kekacauan dalam hati, sebagaimana tersebut di dalam gubahan Syaikhul 
Islam Nasrhr Ibnul Hasan Al-Marghibani : 
Pohonlah inayah, oh Nasr putra Al-Hasan 
Untuk mencapai ilmu yang tersimpan 
Hanya itu, yang bisa membuang duka 
Selain itu, jangan percaya 
Sg la du Sia IL SA LS JAN CU di: 
bed Aoa ——— dp Gaia —— Ja 
bdg MAS plg La Tea Pe 
AS 3 tali keoay 3 Ibn  —ip ———— el Cat muda 
be) SAI le oo II all, Jai Lb 3 dy 


Syaikhul Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dalam menyifati jariyah Ummi 
waladnya, tergubah beberapa bait syi'ir : 

Salamku buat si dia, yang membuatku terpesona karena lembut tubuhnya 

Halus pipinya dan giuran kerdipan matanya 

Si cantik molek, diriku jadi tertahan, hatikupun tertawan 

Hati kebingungan, bila bermaksud tuk menggambarkan 

Aku berkata : tinggalkan daku, maafkan aku 

Karena kusibuk membuka jalan dan menuntut ilmu 

Selama aku mencari utama dan tagwa 

Tak perlu lagi, rayuan si cantik dan harum baunya 


aoi! Bem de SAI Jebil Bel,33 tnya II Bay jan UI, Ab JI BRI IS 2d Olesi laut Lal ye 
Ol Sy US LA 3, Ae Relemdly (PI de HI Jadi SUN (Jl j3 og JAN, 


Sebab-sebab yang membuat mudah lupa, yaitu makan ketumbar, buah apel masam, melihat salib, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5918 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membaca tulisan pada kuburan, berjalan disela-sela unta terakit, membuang ke tanah kutu yang 
masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala. Singkirilah itu semua, karena membuat orang 
jadi pelupa. 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/3949109205317221 

1778. TERJEMAHAN KITAB TAORIB TENTANG ZAKAT 
FITRAH 


Oleh : Yai Abdullah Afif 
Terjemahan Kitab Tagrib tentang zakat fitrah 
(Hamisy Hasyiyah Bajuri juz | halaman 279-280) 


—&) 
WATAJIBU 
Lan wajib 
Je 3S 
ZAAKAATUL FITHRI 
Opo zakat f itrah 
seat 2D 
BITSALAATSATI ASY. YAAA 
Kelawan telu piro-piro perkoro 
Oky 
AL ISLAAMI 
(suwiji kelawan) islam 
pl gag 
WA BIGHURUUBISYSYAMSI 
Lan (kapindo) kelawan surupe srengenge 
ta la 
MIN AAKHIRI YAUMIN 
Saking akhire dino 
Ola) ye ya 
MIN SYAHRI RAMADHAANA 
Saking wulan romadhon 
Ii d pny) 


WA WUJUUDIL FADHLI 
Lan (kaping telu) wujude keluwihan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5919 ) 


SP yg 
'AN @UUTIHII 
Saking pikuwatane (makanan poko'e) 
JI op) 
WA @UUTI IYAALIHII 
lan pikuwatane (makanan poko'e) rayate 
ta sg 


FII DZAALIKAL YAUMI 
Ingdalem iku dino 
Terjemah bebasnya: 


Zakat fitrah wajib dengan tiga perkara, 
Satu : Islam (non muslim tidak wajib zakat fitrah) 
Dua: terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan (anak yang lahir setelah maghrib akhir 
Ramadhan tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya) 
Tiga: mempunyai kelebihan bahan makanan atau harta dari yang diperlukan untuk makan 
dirinya dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya di hari raya (dan begitu juga malam 
hari raya) 


Tambahan: 
Begitu juga mempunyai kelebihan yang dibutuhkan untuk pakaian yang pantas, rumah dan 
pembantu (lihat hasyiyah Bajuri 1/279: 

IE 9 Kah yag Ai yag da Jak Dp Td 3 Mob US bad 
FAYUSYTARATU KAUNUHUU FADHILAN “AN DASTI TSAUBIN YALI@U BIHII WA 
BIMAMUUNIHII WA MINAL MASKANI WAL KHAADIMI) 


dan disyaratkan adanya kewajiban zakat fitrah ada kelebihan untuk pakaian secukupnya yang 
layak untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi, dan (kelebihan) untuk rumah dan pembantu 


lanjutan Terjemahan Kitab Tagrib tentang zakat fitrah 
(Hamisy Hasyiyah Bajuri juz | halaman 279-280): 


S9 
WA YUZAKKII 
Lan ngeto'ake zakat fitrah sopo wong 
dambi 
"AN NAFSIHII 
saking awak deweke wong 
og 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5920 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


WA 'AMMAN 
Lan saking wong 


aj 
TALZAMUHUU 
kang wajib ing wong 
NAFA@ATUHUU 
opo nafkahi MAN 
(rol! gya 
MINAL MUSLIMIIN 
saking wong-wong islam 
Lelo 
SHAA'AN 
ing sak sho' (sak centak) 
sak S3 ea 
MIN @UUTI BALADIHII 
saking pikuwatane (bahan makanan) negorone wong 
0433 
WA GADRUHUU 
utawi kiro-kirane sak sho' 
Je ana 
KHAMSATU ARTHAALIN 
iku limo piro-piro kati 
wL, 
WA TSULUTSUN 
lan sepertelon (kati) 
Sh 


BIL IRAAAIYYI 

kelawan kati bongso irog 

Terjemahan bebas: 

Dia (wajib) mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang islam yang wajib dia 
nafkahi. 

(zakat yang dikeluarkan) satu sha' berupa bahan makanan negaranya. 

Satu sha' kira-kira 5 1/3 (lima sepertiga) kati Irag 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5921 ) 


Lanjutan Terjemahan Kitab Tagrib tentang zakat fitrah 
(Hamisy Hasyiyah Bajuri juz | halaman 279-280) 


WA TUDFA'U 
lan diparingake 


AZZAKAATU 
opo zakat (termasuk zakat fitrah) 


ILAAL ASHNAAFI 
maring piro-piro golongan 


ATSTAMAANIYATI 
kang wolu 


ALLADZIINA 
wong akeh 


DZAKARAHUM 
kang wus nutur ing ALLADZIINA 


ALLAAHU TA'AALA 
sopo Allah Ta'ala 


FII KITAABIHII 
ingdalem kitabe Allah Ta'ala (Al Auran) 


AL 'AZIIZI 
ingkang mulyo 


FII @AULIHII TA'AALAA 


Big 


3G ji 


SI JI 


di Lal 


sai 


dilas dl 


US 3 


BA 


dw d3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5922 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ingdalem dawuhe Allah Ta'ala 


Ola UI 
INNAMAASHSHADA@AATU 
anging pestine utawi piro-piro Shodagoh (maksude zakat) 
| kaN 
LIL FUGARAA'! 
iku kanggo wong-wong fegir 
OLI 
WAL MASAAKIINI 
lan wong-wong meskin 
oral 
WAL 'AAMILIINA 
lan piro-piro amil 
Lease 
"ALAIHAA 
ingatase shodagot (zakat) 
SA, 
WAL MU'ALLAFATI 
lan wongkang di lulut 
Ab 
@ULUUBUHUM 
Opo piro-piro atine AL 
SEN 39 
WA FIRRIGAABI 
lan ingdalem (merdika'ake) budak 
ol) 
WAL GHAARIMIINA 
lan piro-piro wongkang utang 
AI Jaw G3 


WA FII SABIILILLAAH 
lan ingdalem perang sabilillah 


Je cpt 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5923 


WABNISSABIILLI 
Ian ibnissabiil (anake dalan) 


dh 
WA ILAA MAN 
lan maring wong 
dar yi 
YUUJADU 
kang ditemu sopo MAN 
Ha 
MINHUM 
saking golongan wolu kasebut 
pes Yg 
WA LAA YAATASHIRU 
lan ora keno ngringkes sopo wong 
IS 
"ALAA AGALLA 
ingatase luwih sitik 
OX up 
MIN TSALAATSATIN 
tinimbang wong telu 
Sie JS uya 
MIN KULLI SHINFIN 
saking saben-saben golongan 
Jebl Y) 
ILLAAL 'AAMILA 
kejobo amil 


Terjemahan bebas : 


Zakat (wajib) diberikan kepada delapan golongan yang tuturkan oleh Allah Ta'ala dalam firman- 
Nya : (yang terjemahannya) “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan”. (jika tidak ditemukan semuanya, maka zakat diberikan) kepada orang yang bisa 
ditemukan dari delapan golongan tersebut. (dalam membagi zakat) tidak boleh lebih sedikit dari 
tiga orang untuk tiap-tiap golongan, kecuali amil. Wallaahu A'lam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5924 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. 

Pekalongan, 22 Ramadhan 1433 / 10 Agustus 2012 

Link Asal : www.fb.com/groups!/piss.ktb/458851240804356/ 

1875. TEKS DAN ARTI NADZOM 'A@IDATUL '"AWAM 


Mumu Bsa 


Teks dan Arti nadzom kitab Tauhid 'A@IDATUL 'AWAM 
(oleh Taufig Mysteri pada 15 Desember 2011 pukul 19:42 ) 


NYI H3 pa NA ay SI emng SA 
Saya memulai dengan nama Alloh, Dzat yang maha pengasih, dan Maha Penyayang yang 
senatiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya 
DA Pi 
Maka segala puji bagi Alloh Yang Maha Dahulu, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha 
Tetap tanpa ada perubahan 
Kemudian, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi sebaik-baiknya orang 
yang mengEsakan Alloh 
EA AS 
Dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar 
bukan orang-orang yang berbuat bid'ah 
Lan ia oh Wi 
Dan setelahnya ketahuilah dengan yakin bahwa Alloh itu mempunyai 20 sifat wajib 
Alloh itu Ada, Aodim, Bagi dan berbeda dengan makhlukNya secara mutlak 
PA 
Berdiri sendiri, Maha Kaya, Maha Esa, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Menghendaki, Maha 
Mengetahui atas segala sesuatu 


aa : aa - . - on d, Kadi, , 3 Tya - 
Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, Alloh mempunyai 7 sifat yang tersusun 

MIS HA pa SN) 
yaitu Berkuasa, Menghendaki, Mendengar, Melihat, Hidup, Mempunyai Ilmu, Berbicara secara 
terus berlangsung 

dn ea ae es Tae, 
Dengan karunia dan keadilanNya, Alloh memiliki sifat boleh (wenang) yaitu boleh mengerjakan 
sesuatu atau meninggalkannya 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5925 ) 


SI, ae L DI, daa Ye 3 5 Li asi 
Alloh telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib yaitu cerdas, jujur, menyampaikan 
(risalah) dan dipercaya 

Pe Pn 5 
Dan boleh didalam hak Rosul dari sifat manusia tanpa mengurangi derajatnya,misalnya sakit yang 
ringan 

SA Ak ay KN AS pegi — ar 

Mereka mendapat penjagaan Alloh (dari perbuatan dosa) seperti para malaikat seluruhnya. 
(Penjagaan itu) wajib bahkan para Nabi lebih utama dari para malaikat 


Hy Sau Oman Tah AG eny JS Ao Jani 04 1, 
Dan sifat mustahil adalah lawan dari sifat yang wajib maka hafalkanlah 50 sifat itu sebagai 
ketentuan yang wajib 
Adapun rincian nama para Rosul ada 25 itu wajib diketahui bagi setiap mukallaf, maka yakinilah 
dan ambilah keuntungannya 

IA AG ma 
Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud serta Sholeh, Ibrahim ( yang masing-masing diikuti 
berikutnya) 


Sia AA Wii DA Ni Ba Perta 
Luth, Ismail dan Ishag demikian pula Ya'gub, Yusuf dan Ayyub dan selanjutnya 
HI Olagha d3 Naa 3 pke Laga DA Ka 
Syuaib, Harun, Musa dan Alyasa', Dzulkifli, Dawud, Sulaiman yang diikuti 
C3 IA ae Pa AG in Ai) 
Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Thaha (Muhammad) sebagai penutup, maka tinggalkanlah 
jalan yang menyimpang dari kebenaran 
SI es —1 Mg NN ———e Tn 
Semoga sholawat dan salam terkumpulkan pada mereka dan keluarga mereka sepanjang masa 
AP Ah sal, 
Adapun para malaikat itu tetap tanpa bapak dan ibu, tidak makan dan tidak minum serta tidak tidur 
Secara terperinci mereka ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Isrofil, dan Izroil 
SIA Nya y II KA NS, ag SK 


Munkar, Nakiir, dan Rogiib, demikian pula “Atiid, Maalik, dan Ridwan dan selanjutnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5926 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ee Nee Mean By 
Empat dari Kitab-Kitab Suci Allah secara terperinci adalah Taurat bagi Nabi Musa diturunkan 
dengan membawa petunjuk 


Pe aa 
Zabur bagi Nabi Dawud dan Injil bagi Nabi Isa dan Al@uran bagi sebaik-baik kaum (Nabi 
Muhammad SAW) 


o Ai . - JI 3 - 5 : $ 1, 4 2 SI £ P 8 3 
Dan lembaran-lembaran (Shuhuf) suci yang diturunkan untuk AlKholil (Nabi Ibrohim) dan AlKaliim 
(Nabi Musa) mengandung Perkataan dari Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui 


SA pr Sp AI 
Dan segala apa-apa yang disampaikan oleh Rosulullah, maka kita wajib pasrah dan menerima 
Mai pH AS JS, Lana AI — Je 3 
Keimanan kita kepada Hari Akhir hukumnya wajib, dan segala perkara yang dahsyat pada Hari 
Akhir 
— ia AK lt j3 d5 
Sebagai penutup untuk menerangkan ketetapan yang wajib, dari hal yang menjadi kewajiban bagi 
mukallaf 
Ba aa 
Nabi kita Muhammad telah diutus untuk seluruh alam sebagai Rahmat dan keutamaan diberikan 
kepada beliau SAW melebihi semua 


Ayahnya bernama Abdullah putera Abdul Mutthatib, dst Hasan ds ia Kanada Hasyim 
putera Abdu Manaf 


Lan aa AA 3, 
Dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyyah, yang menyusui beliau adalah Halimah As-Sa'diyyah 
Aa bb 2, — S5 FA pes 
Lahirnya di Makkah yang aman, dan wafatnya di Toiybah (Madinah) 
UI Fa Io ne baal FB GH 


Sebelum turun wahyu, nabi Muhammad telah sempurna berumur 40 tahun, dan usia beliau 60 
tahun lebih 
Me ee Na bj 
Ada 7 orang putera-puteri nabi Muhammad, diantara mereka 3 orang laki-laki, maka pahamilah itu 
HA ed PA ay ea ag SI 


Gasim dan Abdullah yang bergelar At-Thoyyib dan At-Thohir, dengan 2 sebutan inilah (At-Thoyyib 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5927 ) 


dan At-Thohir) Abdullah diberi gelar 
PE PE TU PN PN Ne PE AA 
Anak yang ketiga bernama Ibrohim dari Sariyyah (Amat perempuan), ibunya (Ibrohim) bernama 
Mariyah Al-@ibtiyyah 
HA Ra ia 3 
Selain Ibrohim, ibu putera-puteri Nabi Muhammad berasal dari Khodijah, mereka ada 6 orang 
(selain Ibrohim), maka kenalilah dengan penuh cinta 


SI Vo 5 MY — ga 
Dan 4 orang anak perempuan Nabi akan disebutkan, semoga keridhoan Allah untuk mereka 
semua 

Pe en Aa 

Fatimah Az-Zahro yang bersuamikan Ali bin Abi Tholib, dan kedua putera mereka (Hasan dan 
Husein) adalah cucu Nabi yang sudah jelas keutamaanya 

Sa AE pe KAA 
Kemudian Zaenab dan selanjutnya Rugayyah, dan Ummu Kultsum yang suci lagi diridhoi 

AN SA D6 Oo 2 akad 5 pai — sn 
Dari 9 istri Nabi ditinggalkan setelah wafatnya, mereka semua telah diminta memilih syurga atu 
dunia, maka mereka memilih nabi sebagai panutan 


Ag 3 Wo ap Kai EA 
Aisyah, Hafshah, dan Saudah, Shofiyyah, Maimunah, dan Romlah 
Ka DA Gain y AI Mpg JUS Li ya 
KA dan Zaenab, begitu pula Juwairiyyah, Bagi kaum Mu'minin mereka menjadi ibu-ibu yang 
iridhoi 


Ka Ai RTS dy ia 


Hamzah adalah Paman Nabi demikian pula “Abbas, Bibi Nabi adalah Shofiyyah yang mengikuti 
Nabi 


Dan sebelum Nabi Hijrah (ke Madinah), terjadi peristiwa Isro”. Dari Makkah pada malam hari 
menuju Baitul Magdis yang dapat dilihat 

Kl —— ES Ty Hr 
Setelah Isro' lalu Mi'roj (naik) keatas sehingga Nabi melihat Tuhan yang berkata-kata 

PB Gm MAL PA Kant KS pp ya 
Berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Disinilah diwajibkan kepadanya (sholat) 5 waktu yang 
sebelumnya 50 waktu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5928 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


HA padi Ni, 
Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat peristiwa Isro' tersebut. Dan kewajiban sholat 5 
waktu tanpa keraguan 
Sungguh beruntung sahabat Abubakar As-Shiddig dengan membenarkan peristiwa tersebut, juga 
peristiwa Mi'raj yang sudah sepantasnya kebenaran itu disandang bagi pelaku Isro' Mi'roj 
TB PAP EPS PP TA BP UE 
Inilah keterangan Agidah secara ringkas bagi orang-orang awam yang mudah dan gampang 
Yang di nadhomkan oleh Ahmad Al Marzugi, seorang yang bernisbat kepada Nabi Muhammad 
(As-Shodigul Mashdua) 
ale 2 yap yel ie Lal aa Kn 
Dan segala puji bagi Allah serta Sholawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi sebaik-baik orang 
yang telah mengajar 
SA AA pa oa JS Aa JS) — anal, IN, 
Juga kepada keluarga dan sahabat serta orang yang memberi petunjuk dan orang yang mengikuti 
petunjuk 
Dan saya mohon kepada Allah yang Maha Pemurah keikhlasan dalam beramal dan manfaat bagi 
setiap orang yang berpegang teguh pada agidah ini 
Nadhom ini ada 57 bait dengan hitungan abjad, tahun penulisannya 1258 Hijriah 
CBU oa Dag Sd AP ia 
Aku namakan agidah ini Agidatul Awwam, keterangan yang wajib diketahui dalam urusan agama 
dengan sempurna 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/316303575059124/ 
1938. TERJEMAH KITAB MAFAHIM YAJIBU AN 
TUSHOHHAH 


oleh Muhammad Bakhit 


PAHAM-PAHAM YANG HARUS DILURUSKAN ( Terjemah Kitab Mafahim Yajibu An Tushohhah 

karangan Alhabib Muhammad bin Alwi Almaliky Alhasany ) 

" BAB | PEMBAHASAN MASALAH "AGIDAH" : "KESALAHAN PARAMETER KEKUFURAN DAN 
KESESATAN DI ZAMAN SEKARANG" 

" LARANGAN MENJATUHKAN VONIS KUFUR (TAKFIR ) SECARA MEMBABI BUTA 

" SIKAP SYAIKH MUHAMMAD IBN ABDUL WAHHAB MENYANGKUT TAKFIR 

" RISALAH PENTING LAIN KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN ABDUL WAHHAB DALAM 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5929 ) 


MASALAH PENTAKFIRAN 

" MEMAKI ORANG ISLAM ADALAH TINDAKAN FASIA DAN MEMERANGINYA ADALAH 
TINDAKAN KUFUR 

» MAJAZ 'AOLI DAN PENGGUNAANNYA 

» URGENSI MENETAPKAN KAITAN (NISBAT ) DALAM MENETAPKAN BATASAN KUFUR DAN 
IMAN 

» ESENSI MENISBATKAN TINDAKAN KEPADA PARA HAMBA 

» PERBEDAAN ARTI AKIBAT PERBEDAAAN NISBAT LAFADH 

» MENGAGUNGKAN ANTARA IBADAH DAN ETIKA 

» PERANTARA SYIRIK 

» MEDIATOR PALING AGUNG 

» BAJU KEPALSUAN 

» ANTARA SEBAIK-BAIK BID'AH DAN SEBURUK-BURUKNYA 

» PERBEDAAN PASTI ANTARA BID'AH SYARIYYAH DAN BID'AH LUGHAWIYYAH 

» AJAKAN PARA AIMMAT AT-TASHAWWUF UNTUK MENGAPLIKASIKAN SYARI'AT 

" SUBSTANSI KELOMPOK IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARI (ASYA'IRAH) 

» ESENSI-ESENSI YANG SELESAI DENGAN KAJIAN 

» PENGERTIAN TAWASSUL 

» BENTUK TAWASSUL YANG DISEPAKATI ULAMA 

» DALIL-DALIL TAWASSUL YANG DIPRAKTEKKAN KAUM MUSLIMIN 

» TAWASSUL DENGAN NABI MUHAMMAD SAW. SEBELUM WUJUD DI DUNIA 

" DOKUMEN-DOKUMEN TENTANG HADITS TAWASSUL ADAM AS 


LARANGAN MENJATUHKAN VONIS KUFUR (TAKFIR ) 
SECARA MEMBABI BUTA 


Banyak orang keliru dalam memahami substansi faktor-faktor yang membuat seseorang keluar 
dari Islam dan divonis kafir. Anda akan menyaksikan mereka segera memvonis kafir seseorang 
hanya karena ia memiliki pandangan berbeda. Vonis yang tergesa-gesa ini bisa membuat jumlah 
penduduk muslim di dunia tinggal sedikit. Kami, karena husnuddzon, berusaha memaklumi 
tindakan tersebut serta berfikir barangkali niat mereka baik. Dorongan kewajiban mempraktekkan 
amar ma'ruf nahi munkar mungkin mendasari tindakan mereka. Sayangnya, mereka lupa bahwa 
kewajiban mempraktekkan amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak 
dan tutur kata yang baik (bi al-Hikmah wa al-Mau'idzoh al-Hasanah). Jika kondisi memaksa untuk 
melakukan perdebatan maka hal ini harus dilakukan dengan metode yang paling baik 
sebagaimana disebutkan dalam AS. an-Nahl:125: 


AN Bea IA  Behe yen J3 
"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik." 


Praktek amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik ini perlu dikembangkan karena lebih 
efektif untuk menggapai hasil yang diharapkan. Menggunakan cara yang negatif dalam melakukan 
amar ma'ruf nahi munkar adalah tindakan yang salah dan tolol. 


Jika Anda mengajak seorang muslim yang sudah taat mengerjakan sholat, melaksakan kewajiban- 
kewajiban yang ditetapkan Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan-Nya, menyebarkan dakwah, 
mendirikan masjid, dan menegakkan syi'ar-syi'ar-Nya untuk melakukan sesuatu yang Anda nilai 
benar sedangkan dia memiliki penilaian berbeda dan para ulama sendiri sejak dulu berbeda 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5930 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pendapat dalam persoalan tersebut kemudian dia tidak mengikuti ajakanmu lalu kamu menilainya 
kafir hanya karena berbeda pandangan denganmu maka sungguh kamu telah melakukan 
kesalahan besar yang Allah melarang kamu untuk melakukannya dan menyuruhmu untuk 
menggunakan cara yang bijak dan tutur kata yang baik. 


Al-“Allamah al-Imam as-Sayyid Ahmad Masyhur bin Thoha al-Haddad mengatakan, 


“Telah ada konsensus ulama untuk melarang memvonis kufur ahlul giblat (ummat Islam) kecuali 
akibat dari tindakan yang mengandung unsur meniadakan eksistensi Allah, kemusyrikan yang 
nyata yang tidak mungkin ditafsirkan lain, mengingkari kenabian, prinsip-prinsip ajaran agama 
Islam yang harus diketahui ummat Islam tanpa pandang bulu (ma “ulima min ad-din bi adh- 
dharurat), mengingkari ajaran yang dikategorikan mutawatir atau yang telah mendapat konsensus 
ulama dan wajib diketahui semua ummat Islam tanpa pandang bulu." 


Ajaran-ajaran yang dikategorikan wajib diketahui semua ummat Islam seperti masalah ke-Esaan 
Allah, kenabian, diakhirinya kerasulan dengan Nabi Muhammad saw, kebangkitan di hari akhir, 
hisab (perhitungan amal), balasan, surga dan neraka bisa mengakibatkan kekafiran orang yang 
mengingkarinya dan tidak ada toleransi bagi siapapun umat Islam yang tidak mengetahuinya 
kecuali orang yang baru masuk Islam maka ia diberi toleransi sampai mempelajarinya kemudian 
sesudahnya tidak ada toleransi lagi. 


Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan sekelompok perawi yang mustahil melakukan 
kebohongan kolektif dan diperoleh dari sekelompok perawi yang sama. Kemutawatir bisa 
dipandang dari : 


1. Aspek isnad seperti hadits : 

AN pauk (peti Kilahtn (Je DAS Ly plang ale di So di Na Ann aa S3 
"Barangsiapa berbohong atas namaku maka carilah tempatnya di neraka" (HR. Muslim) 
2. Aspek tingkatan kelompok perawi. 


Seperti kemutawatiran al-Guran yang kemutawatirannya terjadi di muka bumi ini dari wilayah 
barat hingga timur dari aspek kajian, pembacaan, dan penghafalan serta ditransfer dari kelompok 
perawi satu kepada kelompok lain dari berbagai tingkatannya sehingga ia tidak membutuhkan 
isnad. 


Kemutawatiran ada juga yang dikategorikan mutawatir dari aspek praktikal dan turun-temurun 
(tawuturu “amalin wa tawarutsin) seperti praktik atas sesuatu hal sejak zaman nabi sampai 
sekarang, atau mutawatir dari aspek informasi (tawaturu 'ilmin) seperti kemutawatiran mu'jizat- 
mujizat. Karena mu'jizat-mu'jizat itu meskipun satu persatunya malah sebagian ada yang 
dikategorikan hadits ahad namun benang merah dari semua mu'jizat tersebut mutlak mutawatir 
dalam pengetahuan setiap muslim. 


Memvonis kufur seorang muslim di luar konteks di muka adalah tindakan fatal. Dalam sebuah 
hadits disebutkan : 


Ca 2S BS UI Tn JI JB 
"Jika seorang laki-laki berkata kepada saudara muslimnya: Hai kafir, maka vonis kufur telah jatuh 
pada salah satu dari keduanya." ( HR.Bukhari) 


Vonis kufur tidak boleh dijatuhkan kecuali oleh orang yang mengetahui seluk-beluk keluar 
masuknya seseorang dalam lingkaran kufur dan batasan-batasan yang memisahkan antara kufur 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5931 


dan iman dalam hukum syari'at Islam. 


Tidak diperkenankan bagi siapapun memasuki wilayah ini dan menjatuhkan vonis kufur 
berdasarkan prasangka dan dugaan tanpa kehati-hatian, kepastian dan informasi akurat. Jika 
vonis kufur dilakukan dengan sembarangan maka akan kacau dan mengakibatkan penduduk 
muslim yang berada di dunia ini hanya tinggal segelintir. 


Demikian pula, tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis kufur terhadap tindakan-tindakan maksiat 
sepanjang keimanan dan pengakuan terhadap syahadatain tetap terpelihara. Dalam sebuah hadits 
dari Anas ra. Rasulullah saw. bersabda : 


IA Aa Sa aa Ga aa tea Va AU, dn IOI yaa OB be aa SU 
Jasbu « op, Jake Jas U, ps Sp ala Ur al bet aki Sf Sd 


“Tiga hal merupakan pokok iman: menahan diri dari orang yang menyatakan tiada Tuhan kecuali 
Allah, tidak memvonis kafir akibat dosa dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam akibat 
perbuatan dosa. Jihad berlangsung terus semenjak Allah mengutusku sampai akhir umatku 
memerangi Dajjal. Jihad tidak bisa dihapus oleh kelaliman orang yang lalim dan keadilan orang 
yang adil dan meyakini kebenaran takdir”. (HR. Abu Daud) 


Al-Imam al-Haramain pernah berkata: 


“Jika ditanyakan kepadaku: Tolong jelaskan dengan detail ungkapan-ungkapan yang 
menyebabkan kufur dan tidak”. Maka saya akan menjawab,” Pertanyaan ini adalah harapan yang 
bukan pada tempatnya. Karena penjelasan secara detail persoalan ini membutuhkan argumentasi 
mendalam dan proses rumit yang digali dari dasar-dasar ilmu Tauhid. Siapapun yang tidak 
dikarunia puncak-puncak hakikat maka ia akan gagal meraih bukti-bukti kuat menyangkut dalil- 
dalil pengkafiran”. 


Berangkat dari paparan di muka kami ingatkan untuk menjauhi pengkafiran secara membabi buta 
di luar poin-poin yang telah dijelaskan di atas. Karena tindakan pengkafiran bisa berakibat sangat 
fatal. 


Hanya Allah swt. yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan hanya kepada-Nya lah tempat 
kembali. 


SIKAP SYAIKH MUHAMMAD IBN ABDUL WAHHAB 
MENYANGKUT TAKFIR 


Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah memiliki sikap mulia dalam hal pentakfiran. 
Sebuah sikap yang dipandang aneh oleh mereka yang mengklaim sebagai pendukungnya 
kemudian memvonis kafir secara serampangan terhadap siapapun yang berbeda jalan dan 
menolak pemikiran mereka. Padahal Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sendiri menolak 
semua pandangan-pandangan tak berharga yang dialamatkan kepadanya. Dalam sebuah risalah 
yang dikirimkannya kepada penduduk @ashim pada bahasan tentang agidah ia menulis sebagai 
berikut : 


"Telah jelas bagi kalian bahwa telah sampai kepadaku berita mengenai risalah Sulaiman ibn 
Suhaim yang telah sampai kepada kalian dan bahwa sebagian ulama di daerah kalian menerima 
dan membenarkan isi risalah tersebut. Allah mengetahui bahwa Sulaiman ibn Suhaim mengada- 
ada atas nama saya ucapan-ucapan yang tidak pernah aku katakan dan kebanyakan tidak 
terlintas sama sekali di hatiku." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5932 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Di antaranya: Ucapan Sulaiman bahwa saya menganggap sesat semua kitab madzhab empat. 
Bahwa manusia semenjak 600 tahun yang silam tidak menganut agama yang benar.Saya 
mengklaim mampu berijtihad dan lepas dari taglid. Perbedaan para ulama adalah malapetaka dan 
saya mengkafirkan orang yang melakukan tawassul dengan orang-orang shalih, dan saya 
mengkafirkan Imam al-Bushiri karena ucapannya: Wahai makhluk paling mulia. 


Seandainya saya mampu meruntuhkan kubah Rasulullah saw. maka saya akan melakukannya 
dan jika mampu mengambil talang Ka'bah yang terbuat dari emas maka saya akan menggantinya 
dengan talang kayu. Saya mengharamkan ziarah ke makam Nabi saw, mengingkari ziarah ke 
makam kedua orang tua dan makam orang lain, saya mengkafirkan orang yang bersumpah 
dengan selain Allah, mengkafirkan Ibnu Faridl dan Ibnu “Araby, dan bahwasanya saya membakar 
kitab Dalailul Khairaat dan Raudhat ar-Rayahin yang kemudian saya namakan Raudhat asy- 
Syayathin. 


Jawaban saya atas tuduhan telah mengucapkan perkataan-perkataan di atas adalah firman Allah: 
"Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar." (AS. an-Nur:16) 


Sebelum apa yang saya alami terjadi, peristiwa mirip pernah dialami Nabi saw. Beliau dituduh 
telah memaki Isa ibn Maryam dan orang-orang shalih. Hati mereka yang melakukan perbuatan 
terkutuk ini sama persis sebab menciptakan kebohongan dan ucapan palsu. Allah swt. berfirman: 
"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman 
kepada ayat-ayat Allah." (@.S. an-Nahl:105) 


Kafir Gurays melontarkan tuduhan palsu bahwa Nabi saw. mengatakan bahwa Malaikat, Isa dan 
'Uzair berada di neraka. Lalu Allah menurunkan firmanNya :"Bahwasanya orang-orang yang telah 
ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami. Mereka itu dijauhkan dari neraka." (AS. al- 
Anbiya :101) 


RISALAH PENTING LAIN KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN 
ABDUL WAHHAB DALAM MASALAH PENTAKFIRAN 


Risalah ini dikirimkan kepada as-Suwaidi, seorang ulama Irag. Sebelumnya as-Suwaidi 
mengirimkan buku dan menanyakan mengenai apa yang diperbincangkan masyarakat. Kemudian 
Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjawab dalam risalahnya : 


"Tersebarnya kebohongan adalah hal yang membuat orang yang berakal merasa malu untuk 
menceritakannya apalagi untuk membuat-buat hal-hal yang tidak ada faktanya. Sebagian dari apa 
yang kalian katakan adalah bahwasanya saya mengkafirkan semua orang kecuali mereka yang 
mengikutiku. Sungguh aneh, bagaimana mungkin kebohongan ini masuk ke akal orang yang 
berakal? Dan bagaimana mungkin seorang muslim akan melontarkan ucapan demikian? 


Dan apa yang kalian katakan: Seandainya saya mampu meruntuhkan kubah Nabi saw. niscaya 
saya akan merealisasikannya, membakar dalailul khairaat jika mampu dan melarang bersholawat 
kepada Nabi dengan ungkapan sholawat apapun. Perkataan-perkataan ini dikategorikan 
kebohongan. Dalam hati seorang muslim tidak terbesit dalam hatinya sesuatu yang lebih agung 
melebihi al-@ur'an. 


Pada halaman 64 dari kitab yang sama Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata: 


"Apa yang kalian katakan bahwa saya telah mengkafirkan orang yang melakukan tawassul 
dengan orang-orang shalih, mengkafirkan Bushoiri karena ungkapannya: Wahai makhluk paling 
mulia, mengingkari diperkenankannya ziarah kubur Nabi saw, kuburan kedua orang tua dan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5933 


kuburan-kuburan orang lain serta mengkafirkan orang yang bersumpah menggunakan nama 
selain Allah, maka jawaban saya atas semua tuduhan ini adalah Firman Allah: "Maha suci Engkau 
(ya Tuhan kami ), ini adalah Dusta yang besar." (AS. an-Nur:16) 


MEMAKI ORANG ISLAM ADALAH TINDAKAN FASI@A DAN 
MEMERANGINYA ADALAH TINDAKAN KUFUR 


Ketahuilah bahwa membenci, memboikot dan berseberangan dengan kaum muslimin adalah 
haram, memaki orang Islam adalah tindakan fasig dan memeranginya adalah tindakan kufur jika 
menilai tindakan tersebut adalah halal. 


Kisah mengenai Khalid ibn Walid bersama pasukannya ketika menuju Bani Jadzimah untuk 
mengajak mereka masuk Islam cukup digunakan untuk menolak pemahaman harfiah (literal) dari 
judul di atas. Saat Khalid tiba di tempat mereka, mereka menyambutnya. Lalu Khalid 
mengeluarkan instruksi, “Peluklah agama Islam!”. “Kami adalah kaum muslimin.” Jawab mereka. 
“Letakkan senjata kalian dan turunlah.” lanjut Khalid. “Tidak, demi Allah. Karena setelah senjata 
diletakkan pasti ada pembunuhan. Kami tidak bisa mempercayai kamu dan orang-orang yang 
bersama kamu.” jawab mereka kembali. “Tidak ada perlindungan buat kalian kecuali jika kalian 
mau turun,” Kata Khalid. Akhirnya sebagian kaum menuruti perintah Khalid dan sisanya tercerai 
berai. 


Dalam riwayat lain redaksinya sebagai berikut: Ketika Khalid tiba bertemu mereka, mereka 
menyambutnya. Lalu Khalid bertanya, “Siapakah kalian? Apakah kaum muslimin atau kaum 
kafir?”. “Kami adalah kaum muslimin yang menjalankan sholat, membenarkan Muhammad, 
membangun masjid di tanah lapang kami dan mengumandangkan adzan di dalamnya.” Jawab 
mereka. Dalam lafadz hadits, mereka tidak bisa mengucapkan Aslamna, akhirnya mereka 
mengatakan Shoba'na Shoba'na. “Untuk apa senjata yang kalian bawa?, tanya Khalid. “Ada 
permusuhan antara kami dan sebuah kaum Arab. Oleh karena itu kami khawatir kalian adalah 
mereka hingga kami pun membawa senjata.” Jawab mereka. “Letakkan senjata kalian!” Perintah 
Khalid. Mereka pun mengikuti perintah Khalid untuk meletakkan senjata. “Menyerahlah kalian 
semua sebagai tawanan!” Lanjut Khalid. Kemudian Khalid menyuruh sebagian dari kaum untuk 
mengikat sebagian yang lain dan membagikan mereka kepada pasukannya. 


Ketika tiba waktu pagi, juru bicara Khalid berteriak : “Siapapun yang memiliki tawanan bunuhlah 
ia!”. Maka Banu Sulaim membunuh tawanan mereka. Namun kaum Muhajirin dan Anshor menolak 
perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan. Ketika tindakan Khalid ini sampai kepada 
Nabi saw., beliau berkata, “Ya Allah, saya tidak bertanggung jawab atas tindakan Khalid.” Beliau 
mengulang ucapan ini dua kali. 


Ada pendapat yang menyatakan bahwa Khalid mengira mereka mengatakan shoba'na shoba'na 
dengan angkuh dan menolak tunduk kepada Islam. Hanya saja yang disesalkan Rasulullah saw. 
adalah ketergesa-gesaan dan ketidakhati-hatiannya dalam menangani kasus ini sebelum 
mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan shoba'na shoba'na. Nabi saw. sendiri pernah 
mengatakan: “Sebaik-baik hamba Allah adalah saudara kabilah @urays: Khalid ibn Walid, salah 
satu pedang Allah yang terhunus untuk menghancurkan orang-orang kafir dan munafik”. 


Persis seperti apa yang dialami Khalid adalah peristiwa yang menimpa Usamah ibn Zaid kekasih 
dan putra kekasih Rasulullah saw. berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi 
Dzibyan. Abi Dzibyan berkata, “Saya mendengar Usamah ibn Zaid berkata, “Rasulullah saw. 
mengirim kami ke desa al-Huragah. Kemudian kami menyerang mereka di waktu pagi dan berhasil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5934 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengalahkan mereka. Saya dan seorang laki-laki Anshar mengejar seorang laki-laki Bani 
Dzibyan." 


Ketika kami berdua telah mengepungnya tiba-tiba ia berkata, “La Ilaha illallah”. Ucapan laki-laki ini 
membuat temanku orang Anshar mengurungkan niat untuk membunuhnya namun saya 
menikamnya dan diapun mati. Ketika kami tiba kembali di Madinah, Nabi saw. telah mendengar 
informasi tentang tindakan pembunuhan yang saya lakukan. Beliau saw. pun berkata, “Wahai 
Usamah! Mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengatakan La Ilaha illallah?”. “Dia hanya 
berpura-pura,” Jawabku. Nabi mengucapkan pertanyaannya berulang-ulang sampai-sampai saya 
berharap baru masuk Islam pada hari tersebut. 


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Usamah, “Mengapa tidak 
engkau robek saja hatinya agar kamu tahu apakah dia sungguh-sungguh atau berpura-pura?”. 
“Saya tidak akan pernah lagi membunuh siapapun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah”. Kata Usamah. 


Sayyidina Ali ra. pernah ditanya mengenai kelompok-kelompok yang menentangnya, “Apakah 
mereka kafir?”. “Tidak,” jawab Ali, “Mereka adalah orang-orang yang menjauhi kekufuran”. 
“Apakah mereka kaum munafik?”. “Bukan, orang-orang munafik hanya sekelebat mengingat Allah 


” 


sedang mereka banyak mengingat Allah”. “Terus siapakah mereka?” Ali kembali ditanya. “Mereka 
adalah kaum yang terkena fitnah yang mengakibatkan mereka buta dan tuli”, jawab Ali. 


MAJAZ “AOLI DAN PENGGUNAANNYA 


Tidak disangsikan lagi bahwa majaz 'agli digunakan dalam al-@ur'an dan as-Sunnah. Di antaranya 
pada ayat: 


ULI mia MUI mede Li GI, 
"Dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya)". (AS. al-Anfal:2) 


Penyandaran kalimat ziyadah ke kalimat ayat adalah majaz 'agli. Karena ayat adalah penyebab 
bertambah sedang yang menambah sesungguhnya adalah Allah swt. 


bad DOS Jatng Lay 

"Hari yang menjadikan anak-anak beruban." (AS. al-Muzzammil:17) 
Penyandaran kata ja'ala pada pada al-Yaum adalah majaz 'agli. Karena al-Yaum adalah tempat 
mereka menjadi beruban. Kejadian tersebut tercipta pada al-Yaum sedang yang menjadikan 
sesungguhnya adalah Allah swt. "Dan jangan pula suwwa , yaghuts, ya ug dan nasr. 

Uut OH 3 Vj ae Uks 38, 
"Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia)." (AS. Nuh:23-24) 
Penyandaran idhlal pada ashnam adalah majaz 'agli karena ashnam adalah penyebab terjadinya 


idhlal sedang yang memberi petunjuk dan yang menyesatkan hakikatnya Allah swt. semata. 
Firman Allah swt. mengisahkan Firaun: 


"Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi." (AS. al-Mu min:36) 


Penyandaran al-Binaa kepada Haman adalah majaz 'agli karena Haman hanya penyebab. Ia 
hanya pemberi perintah tidak membangun sendiri. Yang membangun adalah para pekerja. 
Adapun keberadaaan majaz 'agli dalam hadits maka di dalamnya terdapat jumlah yang banyak 
yang diketahui oleh orang yang mau mengkajinya. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5935 ) 


Para ulama berkata: "Terlontarnya penyandaran di atas dari orang yang mengesakan Allah swt. 
cukup menjadikannya dikategorikan sebagai penyandaran majazi karena keyakinan yang benar 
adalah bahwa Pencipta para hamba dan tindakan-tindakan mereka adalah Allah semata. Allah 
swt. adalah Pencipta para hamba dan tindakan-tindakan mereka. Tidak ada yang bisa 
memberikan pengaruh kecuali Allah swt. Orang hidup atau orang mati tidak bisa memberi 
pengaruh apapun. Keyakinan semacam ini adalah tauhid yang murni. Berbeda kalau memiliki 
keyakinan yang berlawanan. Maka ia bisa jatuh dalam kemusyrikan. 


URGENSI MENETAPKAN KAITAN (NISBAT ) DALAM 
MENETAPKAN BATASAN KUFUR DAN IMAN 


Beberapa kelompok sesat hanya menggunakan pendekatan tekstual tanpa melibatkan indikasi- 
indikasi dan tujuan-tujuan serta tidak menggunakan titik temu yang bisa menghindari kontradiksi 
antar dalil-dalil yang ada seperti kelompok yang berpendapat bahwa al-Guran adalah makhluk 
dengan menggunakan argumentasi firman Allah swt.: 


TA BIA ar 
"Sesungguhnya Kami menjadikan al-@uran dalam bahasa Arab." (AS. az-Zukhruf:3) 
Kelompok Gadariyyah (free will) yang menggunakan ayat: 


Karug 
"Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri." (AS. asy-Syura:30) 
"Apa yang telah kamu kerjakan." (AS. Yunus:23) 
Kelompok Jabariyah yang berpegang teguh dengan ayat: 
Djlai U3 Kila JI, 


"Padahal Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." (AS. ash-Shaffat:96) 

an IA eng Ia Uh 
"Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar." (AS. 
al-Anfaal:17) 


Untuk menyingkap maksud dari firman Allah swt. di muka bahwa sesungguhnya semua kelompok 
ummat Islam di luar kelompok Gadariyyah meyakini bahwa semua tindakan para hamba adalah 
diciptakan Allah swt. berdasarkan ayat: 


dala Lg #Kila JIN, 
dan ayat 
IA eng Ia Uh 
Meskipun tindakan itu bisa dilekatkan kepada hamba dengan menggunakan pendekatan lain yang 
disebut iktisab (bekerja) seperti dalam firman Allah swt.: 


Cam La Vga Tama UU 


"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5936 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang dikerjakannya." (AS. al-Bagarah:286) 
Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan penyandaran kerja kepada hamba. 


Keterkaitan gudrat dengan al-Magdur (obyek dari sifat gudrat) tidak harus melalui penciptaan 
semata karena gudrat Allah pada masa 'azali berkaitan dengan alam sebelum Allah 
menciptakannya. Dan gudrat Allah ketika menciptakan alam berkaitan dengan alam dalam corak 
keterkaitan lain. 


ESENSI MENISBATKAN TINDAKAN KEPADA PARA 
HAMBA 


Berangkat dari keterkaitan gudrat di atas jelaslah bahwa keterkaitan gudrat tidak hanya dengan 
terjadinya al-magdur lewat sifat ini. Hubungan tindakan makhluk dengan mereka sendiri dengan 
cara mengerjakan bukan penciptaan. Karena Allah swt. yang menciptakan, mentakdirkan dan 
menghendakinya. Tidak perlu dipersoalkan bagaimana Allah swt. menghendaki apa yang Dia 
larang, karena perintah berbeda dengan kehendak dengan bukti Allah swt. menyuruh semua 
manusia untuk beriman namun Allah swt. tidak menghendaki semuanya beriman. Hal ini 
berdasarkan firman Allah swt.: 


innjas Sai ai AS du, 
"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat 
menginginkannya." (AS. Yusuf:103) 


Penisbatan tindakan kepada makhluk masuk kategori penisbatan musabbab (obyek yang terkena 
pengaruh sebab) kepada sabab (penyebab) atau wasithah (perantara). Hal ini bukanlah sebuah 
kontradiksi karena yang menjadi penyebab dari segala sebab adalah Pencipta washithah yang 
menciptakan makna keperantaraan kepada washithah. Seandainya Allah swt. tidak memberi 
makna keperantaraan terhadap segala sebab maka segala sebab itu tidak layak menjadi 
washithah baik sebab yang tidak diberi akal oleh Allah swt. seperti benda mati, cakrawala, hujan 
dan api atau sebab yang berakal seperti malaikat, manusia, atau jin. 


PERBEDAAN ARTI AKIBAT PERBEDAAAN NISBAT 
LAFADH 


Barangkali Anda berkata: Tidaklah rasional menisbatkan satu tindakan kepada dua pelaku karena 
mustahil berkumpulnya dua hal yang mampu memberikan pengaruh kepada satu obyek yang 
terkena pengaruh. Kami jawab, “Benar pandangan kalian. Namun konteksnya jika pelaku hanya 
memiliki satu pengertian dalam penggunaannya”. Tapi jika pelaku memiliki dua pengertian maka 
kalimat tersebut ada kemungkinan digunakan untuk salah satunya. 


Kalau demikian tidak boleh kalimat itu digunakan untuk kedua-duanya sebagaimana telah 
diketahui dalam penggunaan kalimat yang memiliki lebih dari satu pengertian (musytarak/ambigu) 
atau hakikat dan majaz sebagaimana ungkapan: Pemimpin membunuh si fulan dan ungkapan: Si 
fulan dibunuh oleh algojo. Kata membunuh yang dinisbatkan kepada pemimpin memiliki 
pengertian yang berbeda dengan kata yang sama yang dinisbatkan kepada algojo. Maka 
ungkapan kita: Allah swt. adalah pelaku dengan pengertian Dia adalah pencipta yang membuat 
sesuatu menjadi ada dan ungkapan kita: Sesungguhnya makhluk adalah pelaku, artinya adalah 
bahwa makhluk adalah obyek yang Allah ciptakan padanya kemampuan setelah menciptakan 
padanya kehendak dan pengetahuan. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5937 ) 


Berarti hubungan gudrat dengan iradat serta gerakan dengan gudrat adalah hubungan kausalitas 
dan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Hubungan semacam ini berlaku jika obyeknya 
adalah makhluk berakal. Namun jika tidak berakal ia termasuk kategori mengaitkan yang disebabi 
atas yang menjadi penyebab. 


Berarti sah-sah saja menyebut setiap hal yang memiliki kaitan dengan gudrat sebagai fa'il (pelaku) 
bagaimanapun bentuk kaitannya. Sebagaimana algojo dan penguasa bisa disebut pembunuh 
dengan memandang dari sudut masing-masing. Karena pembunuhan berkaitan dengan keduanya. 
Meskipun pembunuhan dilihat dari dua sisi pandang berbeda namun masing-masing algojo dan 
penguasa bisa disebut pembunuh. Demikian pula dalam hal menilai obyek-obyek dari gudrat 
dengan dua gudrat. 


Dalil yang menunjukkan diperbolehkan menisbatkan hal-hal di muka dan relevansinya adalah 
bahwa Allah swt. sendiri kadang menisbatkan tindakan kepada para malaikat dan terkadang 
kepada yang lain dan terkadang menisbatkannya kepada diriNya sendiri. 


Allah swt. berfirman: 
"Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu." (AS. 
as-Sajdah:11) 

Wa oli Ip 
"Allah memegang jiwa (seseorang) ketika matinya." (AS. az-Zumar:42) 

On Peni 

"Maka terangkaniah kepadaku tentang yang kamu tanam." (AS. al-Wagi ah:63). Dengan 
dinisbatkan kepada mereka. 


"Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi 


ba Oa GI JES Un el) UG 

"Lalu Kami mengutus ruh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) 
manusia yang sempurna." (AS. Maryam:17) 

Ina RT al, Latlas, Layu oa ed Ui 

"Lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda 

(kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam." (AS. al-Anbiya':91). Nafkh (tiupan) 


disandarkan kepada Allah padahal yang meniup sesungguhnya adalah Jibril as. Allah swt. 
berfirman: 


S3 Hb all G3 
"Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu." (AS. al-Giyamah:18) 
padahal pembaca al-@ur'an yang didengar bacaannya oleh Nabi Muhammad saw. adalah Jibril. 


Allah swt. berfirman: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5938 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dB nh Men amal SI) mala 3 
"Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang 


membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang 
melempar." (AS. al-Anfal:17) 


Allah meniadakan tindakan pembunuhan dari mereka dan menetapkan tindakan itu kepada diriNya 
dan menafikan tindakan pelemparan darinya lalu menyandarkannya kepada diriNya. 


Maksud dari ayat bukan berarti menafikan fakta kasat mata tindakan mereka membunuh orang- 
orang kafir dan menafikan tindakan Nabi melempari mereka dengan kerikil. Namun maksudnya 
adalah bahwa mereka tidak membunuh dan melempar dalam pengertian sebagaimana Allah 
membunuh dan melempar yaitu penciptaan dan kepastian. Sebab kedua pengertian ini adalah dua 
makna yang memiliki arti berbeda. 


Kadangkala Allah swt. menisbatkan tindakan kepada diriNya dan Nabi Muhammad saw. secara 
bersamaan sebagaimana firman Allah swt.: 


Dab AN JUL day Albi aya Al Jana AI Canae 1369 Agan AI ALT La Uyo27 il 3 
"Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada 
mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari 


karuniaNya dan demikian (pula) RasulNya, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
berharap kepada Allah" (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (AS. at-Taubah:59) 


Sayyidah “Aisyah rha. meriwayatkan bahwa Allah swt. jika berkehendak menciptakan janin maka 
Allah swt. mengutus malaikat. Lalu malaikat memasuki rahim dan memungut sperma dengan 
tangannya kemudian membentuknya sebagai jasad. Malaikat bertanya, “Wahai Tuhanku, laki-laki 
atau perempuan jenis kelamin janin ini dan apakah ia normal atau cacat ?”. Lalu Allah menetapkan 
janin sesuai dengan kehendakNya dan malaikat pun membentuknya. Dalam versi lain: Malaikat 
membentuk janin dan meniupkan nyawa padanya sebagai janin yang mendapat bahagia atau 
celaka. 


Jika Anda memahami keterangan di atas maka jelaslah bagi Anda bahwa tindakan digunakan 
dalam arti beragam dan tidak kontradiktif. Karena itu tindakan adakalanya disandarkan kepada 
benda mati seperti dalam firman Allah swt.: 


Le dik om IS UT gp 
"Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya."(@S. Ibrahim:25) 
padahal pohon tidak bisa memberikan buah dengan sendirinya. 
Sebagaimana halnya sabda Nabi saw. kepada orang yang memberikan beliau sebuah kurma: 
UsY UG) J lais 
"Ambillah kurma itu. Jika engkau tidak mendatanginya maka kurma itu akan datang kepadamu 
" (HR. Thabrani dan Ibnu Hibban). 


Penyandaran kata ityan (datang) berbeda pengertian antara yang disandarkan kepada seorang 
laki-laki dan kurma. Maksud dari datangnya kurma berbeda dengan datangnya laki-laki. 


Pengertian datang dari keduanya adalah dua majaz yang berbeda sudut pandangnya. Kemajazan 
penyebutan kedatangan kepada laki-laki bermakna bahwa Allah menciptakan padanya 
kemampuan dan kehendak untuk datang pada kurma. Sedang kedatangan kurma bermakna 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5939 


bahwa Allah swt. akan membuat seseorang sebagai penyebab datangnya kurma. 


Yang sesungguhnya adalah menyandarkan mendatangkan kepada Allah pada keduanya. Karena 
perbedaan sudut pandang dalam perantara maka memandang perantara dalam tindakan 
terkadang bisa mengakibatkan kekufuran sebagaimana jawaban Garun terhadap Nabi Musa as. 
Garun berkata: 


Sai le Je anji Lil JG 
"Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku. " (AS. al-Gashash:78) 
Dan sebagaimana dalam hadits : 
TA Ap AP aa Wp di Jak Uh Wa IG eh kep ca 
Bs J3 MA 
"Sebagian hamba-Ku, di pagi hari ada yang beriman kepadaKu dan kafir”. Adapun yang berkata: 
"Kami disirami hujan berkat anugerah dan rahmat Allah maka ia beriman kepadaKu dan kufur 


kepada bintang". Sebaliknya orang yang berkata: "Kami disirami hujan berkat bintang ini atau itu 
maka ia kafir kepadaKu dan beriman kepada bintang". 


Kekufuran ini terjadi karena memandang perantara sebagai yang memberikan pengaruh dan yang 
menciptakan. Imam an-Nawawi berkata: pendapat para ulama terbelah menjadi dua menyangkut 
kekufuran orang yang mengatakan: "Kami disirami hujan berkat bintang ini." 


Pendapat pertama: menyatakan bahwa perkataan ini adalah kekufuran kepada Allah swt. dan 
mencabut dasar keimanan serta dapat mengeluarkan dari agama Islam. Dalam pandangan ulama 
kekufuran bisa terjadi atas mereka yang mengatakan perkataan tersebut seraya meyakini bahwa 
bintang adalah pelaku, pengatur dan pencipta hujan sebagaimana anggapan sebagian kaum 
jahiliyyah. Siapapun yang memiliki keyakinan semacam ini maka tidak disangsikan lagi telah kafir. 
Ini adalah pandangan mayoritas ulama di antaranya Imam asy-Syafi'i dan sesuai dengan makna 
literal dalam hadits. Karena itu, dalam pandangan mereka seandainya mengatakan: "Kami disirami 
hujan berkat bintang ini." dengan tetap meyakini bahwa hujan itu dari dan berkat rahmat Allah swt. 
sedang bintang cuma dianggap sebagai waktu dan ciri berdasarkan kebiasaan maka seolah-olah 
ia mengatakan: "Kami disirami hujan pada waktu bintang ini", berarti ia tidak kufur. Para ulama 
berbeda pendapat menyangkut kemakruhan perkataan: "Kami disirami hujan berkat bintang ini". 
Namun kemakruhan ini sebatas makruh tanzih yang tidak berimplikasi dosa. Penyebab 
kemakruhan adalah karena kalimat ini berada dalam posisi kufur dan tidak, yang bisa berdampak 
sangkaan buruk bagi pengucapnya. Dan juga ia adalah lambang jahiliyyah dan mereka yang 
meniru cara hidup jahiliyyah. 


Pendapat kedua: Pada dasarnya penafsiran hadits Nabi saw. menyatakan bahwa kufur terhadap 
nikmat Allah swt. sebab membatasi terjadinya hujan terhadap bintang. Kufur nikmat ini berlaku 
bagi orang yang tidak meyakini peranan bintang. Penafsiran ini didukung oleh riwayat terakhir 
pada bab ini, "Sebagian orang, di pagi hari ada yang bersyukur dan ada yang kufur". Dalam 
riwayat lain, Allah tidak menurunkan berkah dari langit kecuali sebagian manusia mengkufuri 
terhadap berkah itu. Kata biha (terhadap berkah itu) menunjukkan kekufuran yang terjadi adalah 
kufur nikmat. Wallahu a'lam. 


Anda bisa melihat bahwa Imam an-Nawawi menyatakan adanya konsensus ulama bahwa 
siapapun yang menisbatkan tindakan kepada perantara tidak berdampak kufur kecuali disertai 
keyakinan bahwa perantara itu yang bertindak sebagai pelaku, pengatur dan pencipta. Namun jika 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5940 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perantara tidak dilihat demikian namun hanya menganggap perantara adalah ciri atau tempat 
terjadinya penciptaan yang telah ditakdirkan maka vonis kufur tidak jatuh. Syara' malah kadang 
mengajak untuk memandang perantara sebagaimana sabda Nabi saw.: 


2 BIS A3 SET gada Ca dl Igga | galau OL 0 SSI Gg ma SA) Saka ya 


"Siapapun yang memberi kebaikan kepada Anda maka balaslah ia. Jika Anda tidak mampu 
membalasnya maka doakanlah ia sampai kalian menyadari telah membalas kebaikannya." 


Dan sabda Nabi yang lain: 


0-0. GA 90 90-90. 


"Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak akan bersyukur kepada Allah." 


Ajakan syara' ini berdasarkan pertimbangan bahwa memandang perantara dari sudut pandang 
demikian tidak berarti meniadakan anugerah dari Allah swt. Banyak ayat di mana Allah swt. 
memberikan pujian atas perbuatan baik para hambaNya dan malah memberi mereka pahala atas 
perbuatan tersebut. Allah swt. adalah Dzat yuang mendorong mereka berbuat baik dan 
menciptakan kemampuan mereka untuk mengerjakannya. Allah swt. berfirman: 


“ (J JG Lo-0o -— 0 
Aja adl pai 


"Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya)." (AS. 
Shaad:30) 


Sl da Dasa al 
"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya." (AS. 
Yunus:26) 


B3 ya dita 
"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu" (@.S. asy-Syams:9) 


Jika telah jelas di mata Anda bahwa tindakan (al-fi'lu) dapat digunakan dalam beragam makna 
maka makna-makna tersebut tidaklah berbenturan jika dipahami dengan jernih. Makna-makna 
yang terkandung dalam ungkapan lebih luas dari ungkapan itu sendiri dan hati lebih luas dari 
buku-buku yang dikarang. Jika kita terpaku pada lafadz dalam arti hakiki tanpa memandang majaz 
maka kita tidak akan mampu mengkompromikan antara teks-teks atau membedakannya. Silahkan 
Anda perhatikan informasi yang disampaikan Allah swt. tentang Nabi Ibrahim as. dalam: 


Apakah Anda menilai Nabi Ibrahim as. menyekutukan Allah swt. dengan benda mati? Padahal 
beliaulah yang bertanya: 

Okams Lag Kan ATP Doa LO ytsif 
Kompromi terhadap dua ayat ini adalah bahwa siapapun yang menyekutukan Allah swt. dengan 
yang lain dalam segi penciptaan dan memberikan pengaruh maka ia telah musyrik baik obyek lain 
itu benda mati atau manusia, baik Nabi atau bukan. Dan barangsiapa yang meyakini adanya 
penyebab dalam hal di atas baik penyebab itu berlaku secara umum atau tidak kemudian 


menjadikan Allah swt. sebagai penyebab atas terjadinya musabbab dan bahwa pelakunya (al-fa'il) 
adalah Allah semata tidak ada yang menyukutui maka ia adalah seorang mukmin meskipun salah 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5941 ) 


dalam menilai apa yang bukan sebab dianggap sebagai sebab. Karena kesalahannya terletak 
pada sebab bukan pada yang menciptakan sebab yang notabene adalah Sang Pencipta dan 
Pengatur sut. 


MENGAGUNGKAN ANTARA IBADAH DAN ETIKA 


Banyak orang keliru dalam memahami substansi pengagungan dan ibadah. Mereka mencampur 
kedua substansi ini dan menganggap bahwa apapun bentuk pengagungan berarti ibadah kepada 
yang diagungkan. Berdiri, mencium tangan, mengagungkan Nabi saw. dengan kata Sayyidina dan 
Maulana, dan berdiri di depan beliau saat berziarah dengan sopan santun: semua ini tindakan 
berlebihan di mata mereka yang bisa mengarah kepada penyembahan selain Allah swt. 


Pandangan ini sesungguhnya adalah pandangan bodoh dan membingungkan yang tidak diridloi 
Allah swt. dan Rasulullah saw. serta menyusahkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan spirit 
Syari'at Islamiyyah. Nabi Adam as. manusia pertama dan hamba Allah swt. yang shalih yang 
pertama dari jenis manusia, oleh Allah malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya sebagai 
bentuk penghargaan dan pengagungan atas ilmu pengetahuan yang diberikan Allah swt. kepada 
Nabi Adam as. dan sebagai proklamasi kepada para malaikat atas dipilihnya Nabi Adam as. bukan 
para makhluk lain. 


Allah swt. berfirman: 


0 0. . 0g. 


Le Kabag 
"Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada 
Adam", lalu mereka sujud kecuali Iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang 
Engkau ciptakan dari tanah?" Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang 
Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari 
kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil" (AS. al- 
Isra':61-62) 
Dalam ayat lain Allah swt. berfirman: 
cb ee can, N ee sila ua TS ul jg 


"Menjawab iblis: "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau 
ciptakan dari tanah." (AS. al-A raf:12) 


DibeLAN Aan D5 Ol al sad Of Opname mars” BOLA di 
"Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. ia enggan ikut 
besama-sama (malaikat) yang sujud itu." (AS. al-Hijr:30-31) 


Para malaikat mengagungkan makhluk yang diagungkan Allah swt. dan iblis menolak untuk sujud 
kepada makhluk yang tercipta dari tanah. Iblis adalah yang pertama kali menggunakan analogi 
dengan akalnya dan berkata: "Saya lebih baik dari Adam", dengan alasan karena ia tercipta dari 
api sedang Adam dari tanah. Ia enggan menghormati Adam dan menolak bersujud kepadanya. 


Iblis adalah makhluk angkuh pertama dan menolak mengagungkan makhluk yang diagungkan 
Allah swt. akhirnya ia dijauhkan dari rahmat Allah swt. karena keangkuhannya pada Adam yang 
shalih. Sikap iblis pada dasarnya adalah keangkuhan kepada Allah swt. karena sujud kepada 
Adam semata-mata atas perintah Allah swt. Sujud kepada Adam hanyalah sebagai bentuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5942 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penghormatan kepadanya atas para malaikat. Iblis adalah makhluk yang mengesakan Allah swt. 
namun ketauhidannya tidak berguna sama sekali akibat menolak bersujud kepada Adam. 


Salah satu firman Allah swt. yang menjelaskan pengagungan terhadap orang-orang sholih adalah 
firman Allah swt. menyangkut Nabi Yusuf as.: 

ba Sa HA ds ag an 
"Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan 
diri seraya sujud. " (AS. Yusuf:100) 


Sujud ini adalah sujud sebagai ungkapan penghargaan dan pemuliaan terhadap Yusuf atas 
saudara-saudaranya. 


Sujud menyentuh tanah yang dilakukan saudara-saudara Yusuf ditunjukkan oleh kalimat "1 Ma 


barangkali dalam syari'at saudara-saudara Yusuf sujud dalam bentuk seperti ini diperbolehkan 
atau seperti sujud para malaikat kepada Adam untuk memuliakan, mengagungkan, dan mematuhi 
perintah Allah swt. sebagai penafsiran terhadap mimpi Yusuf di mana mimpi para Nabi berstatus 
wahyu. 


Adapun Nabi Muhammad saw. maka Allah swt. telah berfirman: "Sesungguhnya Kami mengutus 
kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,9. Supaya kamu sekalian 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan 
bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." 
(IP pena IN ANA Senang AN ca 5a Vonagg Upah sad al Ao 
Veil) Ssi Tai Of yang Kuan) : ng AAS Iu dai v, AD Do 3 Sp La UV yaa all tu 
ON sa Ol mas ah, Bana AS man Dada sa ad Jpn) Ke mei yal Oak al I| Onass 
s Jan Vm Mai 83 cr 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu 
berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu 
terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak 
menyadari. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka Itulah 
orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan 
pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) 
kebanyakan mereka tidak mengerti." (AS. al-Hujurat:1-4) 
Of aja ya Dyit ad son ( (ia Dolla ai AN pl A8 Unng (Kung Sea (Ki Ja oles Lilani U 
IIS pagi NS aoi 
" Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu 
kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah swt. telah mengetahui orang-orang yang 
berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), Maka hendaklah 
orang-orang yang menyalahi perintahNya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang 
pedih. (AS. an-Nur:63) 


Ketika berhadapan dengan Rasulullah saw. Allah swt. melarang berbicara mendahului beliau dan 
bersikap tidak sopan dengan mendahului berbicara. Sahl ibn Abdillah berkata, "Janganlah kamu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5943 


berkata sebelum Rasulullah saw. berkata, dan jika beliau berkata maka dengarkanlah dan 
perhatikanlah." Para sahabat dilarang untuk mendahului dan tergesa-gesa memenuhi 
keinginannya sebelum keinginan Rasulullah saw. terpenuhi dan dilarang mengeluarkan fatwa 
apapun baik perang atau urusan lain yang menyangkut agama tanpa perintah Nabi saw. dan juga 
tidak boleh mendahului beliau. 


Kemudian Allah swt. memperingatkan mereka untuk tidak melanggar larangan di atas : 

AE paman OA, 
"Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui." (AS. al-Hujurat:1) 


Berkata as-Silmi: "Takutlah kepada Allah, jangan sampai menelantarkan hak Allah dan menyia- 
nyiakan hal-hal yang diharamkanNya karena Dia mendengar ucapan kalian dan mengetahui 
tindakan kalian." 


Selanjutnya Allah melarang mengeraskan suara melebihi suara beliau dan berbicara keras kepada 
beliau sebagaimana mereka berbicara kepada sesamanya. Versi lain mengatakan, sebagaimana 
kalian saling memanggil dengan menggunakan nama. 


Abu Muhammad Makki mengatakan: "Janganlah kalian berkata sebelum beliau, mengeraskan 
ucapan dan memanggi beliau dengan namanya sebagaimana panggilan kalian dengan 
sesamanya." Tapi agungkanlah dan hormatilah dan panggillah beliau dengan panggilan paling 
mulia yang beliau senang dengan panggilan tersebut yaitu wahai Rasulullah dan wahai 
Nabiyyallah. Pandangan Abu Muhammad Makki ini sebagaimana firman Allah swt. AS. an-Nur:63 
di atas. 


Ulama lain menafsirkan: "Jangan berkata kepada beliau kecuali bertanya. Selanjutnya Allah swt. 
memperingatkan bahwa amal perbuatan mereka akan hangus jika melanggar larangan di muka. 
Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika sekelompok orang datang kepada Nabi 
saw. dan memanggil beliau dengan: "Wahai Muhammad, keluarlah untuk menemui kami". Lalu 
Allah swt. pun mengecam tindakan mereka sebagai kebodohan dan menggambarkan bahwa 
kebanyakan mereka tidak berakal. 


Amr ibn Ash berkata: "Tidak ada orang yang lebih kucintai melebihi Rasulullah saw. dan di mataku 
tidak ada yang lebih agung melebihi beliau. Saya tidak mampu memandang beliau dengan mata 
terbuka lebar semata-mata karena menghormatinya. Jika saya ditanya untuk mensifati beliau saya 
tidak akan mampu menjawab sebab saya tidak mampu memandang beliau dengan mata terbuka 
lebar. (HR. Muslim dalam Kitab al-Iman, bab Kaun al-Islam Yahdimu ma Gablahu). 


Turmudzi meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. keluar menemui sahabat Muhajirin dan 
Anshor yang sedang duduk. Di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar. Tidak ada yang 
berani memandang beliau dengan wajah terangkat kecuali Abu Bakar dan Umar. Keduanya 
memandang beliau dan beliau memandang keduanya dan mereka berdua tersenyum kepada 
beliau dan beliau juga tersenyum kepada mereka. 


Usamah ibn Syuraik meriwayatkan : "Saya datang kepada Nabi saw. yang dikelilingi para sahabat 
yang seolah-olah di atas kepala mereka dihinggapi burung". 


Dalam mensifati beliau : "Jika berbicara para pendengar yang duduk di sekeliling beliau akan 
menundukkan kepala seolah-olah di atas kepala mereka dihinggapi burung." 


Saat Urwah ibn Mas'ud menjadi duta @urays waktu mengadakan perjanjian datang kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5944 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah saw. dan melihat penghormatan para sahabat kepada beliau saw. Ia melihat jika beliau 
saw. berwudhu maka mereka akan segera berebutan mengambil air wudlu. Bila beliau saw. 
meludah atau membuang dahak maka mereka akan meraihnya dengan telapak tangan mereka 
lalu digosokkan pada wajah dan badan mereka. Kalau ada sehelai rambut beliau saw. yang jatuh 
mereka segera mengambilnya. Jika beliau saw. memberi instruksi mereka segera mengerjakanya. 
Bila beliau saw. berbicara mereka merendahkan suara mereka. Mereka tidak berani memandang 
tajam beliau saw., karena menghormatinya. 


Ketika Usamah bin Syuraik kembali kepada kaum guraisy ia berkata: “Wahai orang-orang Guraisy 
saya pernah mendatangi Kisra dan kaisar di istana mereka, Demi Allah saya belum pernah 
sekalipun melihat raja bersama kaumnya sebagaimana Muhammad bersama para sahabatnya". 


Dalam riwayat lain disebutkan: "Saya belum pernah sekalipun melihat raja yang dihormati 
pengikutnya sebagaimana para sahabat menghormati Nabi saw.. Sungguh saya telah melihat 
kaum yang tidak akan membiarkan beliau saw. dalam bahaya selamanya". 


Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya meriwayatkan dari Usamah bin Syuraik 
bahwasanya ia berkata: “Kami sedang duduk-duduk di samping Nabi saw. seolah-seolah di atas 
kepala kami hinggap burung “. 


Tidak ada seorangpun di antara kami yang berbicara tiba-tiba datang beberapa orang pada Nabi 
saw. lalu mereka bertanya: “ Siapakah hamba Allah yang paling dicintainya? “Yang paling baik 
budi pekertinya “Jawab Nabi saw.. Demikian tercantum dalam at-Targhib:2/187. Imam al-Mundziri 
berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam ash-Shahih dengan para perawi yang 
bisa dijadikan argumentasi. 


Abu Yala meriwayatkan dari al-Barra” ibn “Azib dan menilainya shahih bahwa al-Barra' 
mengatakan: “Sungguh aku ingin sekali menanyakan sesuatu kepada Rasulullah saw. namun aku 
menundanya selama dua tahun semata-mata karena segan”. 


Al-Baihagi meriwayatkan dari az-Zuhri bahwa ia berkata: “Mengkhabarkan kepada saya seorang 
Anshor yang tidak saya ragukan bahwa Rasulullah saw. jika berwudhu atau mengeluarkan dahak 
maka para sahabat berebutan mengambil dahak beliau kemudian diusapkan pada wajah dan kulit 
mereka. “Mengapa kalian berbuat demikian,? Tanya Rasulullah saw.? “Kami mencari berkah 
darinya.” “Barangsiapa yang ingin dicintai Allah swt. dan RasulNya maka berkatalah jujur, 
menyampaikan amanah dan tidak menyakiti tetangganya.” Demikian keterangan dalam al- 
Kanzu:8228. 


Walhasil, dalam hal ini ada dua persoalan besar yang harus dimengerti. Pertama, kewajiban 
menghargai Nabi saw. dan meninggikan derajat beliau di atas semua makhluk. Kedua, 
mengesakan Tuhan dan menyakini bahwa Allah swt. berbeda dari semua makhlukNya dalam 
aspek dzat, sifat dan tindakan. 


Barang siapa yang meyakini adanya kesamaan makhluk dengan Allah swt. dalam aspek ini maka 
ia telah menyekutukan Allah swt. sebagaimana kaum musyrikin yang meyakini ketuhanan dan 
penyembahan terhadap berhala. Dan siapapun yang merendahkan Nabi saw. dari kedudukan 
semestinya maka ia berdosa atau kafir. 


Adapun orang menghormati Nabi saw. dengan beragam penghormatan yang berlebihan namun 
tidak mensifati beliau dengan sifat-sifat Allah swt. apapun maka ia telah berada di jalan yang 
benar dan secara bersamaan telah menjaga aspek ketuhanan dan kerasulan. Sikap semacam ini 
adalah sikap yang ideal. Apabila ditemukan dalam ucapan kaum mukminin penyandaran sesuatu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5945 ) 


kepada selain Allah maka wajib dipahami sebagai majaz 'agli. Tidak ada alasan untuk 
mengkafirkannya karena majaz “agli digunakan dalam al-Gur'an dan as-Sunnah. 


PERANTARA SYIRIK 


Banyak orang keliru dalam memahami esensi perantara (wasithah). Mereka memvonis dengan 
gegabah bahwa perantara adalah tindakan musyrik dan menganggap bahwa siapapun yang 
menggunakan perantara dengan cara apapun telah menyekutukan Allah swt. dan sikapnya sama 
dengan sikap orang-orang musyrik yang mengatakan: 


Ab PER aa L 
"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah 
dengan sedekat-dekatnya." (AS. az-Zumar:3) 


Kesimpulan ini jelas salah dan berargumentasi dengan ayat di atas adalah bukan pada tempatnya. 
Karena ayat tersebut jelas menunjukkan pengingkaran terhadap orang musyrik menyangkut 
penyembahan mereka terhadap berhala dan menjadikannya sebagai tuhan selain Allah swt. serta 
menjadikan berhala sebagai sekutu dalam ketuhanan dengan anggapan bahwa penyembahan 
mereka terhadap berhala mendekatkan mereka kepada Allah swt. 


Jadi, kekufuran dan kemusyrikan kaum mussyrikin adalah dari aspek penyembahan mereka 
terhadap berhala dan dari aspek keyakinan mereka bahwa berhala adalah tuhan-tuhan di luar 
Allah swt. 


Di sini ada masalah yang urgen untuk dijelaskan, yaitu bahwa ayat di atas menyatakan bahwa 
kaum musyrikin, sesuai yang digambarkan Allah swt., tidak meyakini dengan serius ucapan 
mereka yang membenarkan penyembahan berhala: (Kami tidak menyembah mereka kecuali 
semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah). Jika ucapan kaum musyrikin tersebut 
sungguh-sungguh niscaya Allah swt. lebih agung daripada berhala dan mereka tidak akan 
menyembah selainNya. 


Allah telah melarang kaum muslimin untuk memaki berhala-berhala kaum musyrikin, lewat 
firmanNya: 

LA ab Pe bi JL HS NO Ula Ja Gi Ana ip DA yah HA 
"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena 
mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami 
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah 
kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (AS. 
al-An am:108) 

Abdurrazag, Abd ibn Hamid, Ibn Jarir, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu asy-Syaikh 
meriwayatkan dari @atadah bahwa Rasulullah saw. Berkata: “Awalnya Kaum muslimin memaki 
berhala-berhala orang kafir. Akhirnya mereka memaki Allah. Lalu turunlah ayat 108 surat al-An'am 
di atas. Peristiwa inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Berarti ayat tersebut 


melarang dengan keras kaum mu'minin untuk melontarkan kalimat yang bernada merendahkan 
terhadap batu-batu yang disembah oleh kaum paganis di Makkah. 


Karena melontarkan kalimat seperti itu mengakibatkan kemurkaan kaum paganis karena membela 
bebatuan yang mereka yakini dari lubuk hati paling dalam sebagai tuhan yang memberi manfaat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5946 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan menolak bahaya. Jika mereka emosi maka akan balik memaki Tuhan kaum muslimin, Allah 
swt. dan melecehkanNya dengan berbagai kekurangan padahal Dia bebas dari segala 
kekurangan. Jika mereka meyakini dengan sebenarnya bahwa penyembahan kepada berhala 
sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. niscaya mereka tidak akan berani memaki 
Allah swt. untuk membalas orang yang memaki tuhan-tuhan mereka. 


Fakta ini menunjukkan dengan jelas bahwa keberadaaan Allah swt. dalam hati mereka jauh lebih 
sedikit dari pada keberadaaan bebatuan yang disembah. Ayat lain yang menunjukkan 
ketidakjujuran orang kafir adalah 


bye U pat J kami $ AN aa aU AN Gis ya mita AS 
"Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan 


bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah : "Segala puji bagi Allah" tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui." (AS. Lugman:25) 


Bila orang-orang kafir meyakini dengan jujur bahwa hanya Allah swt. Sang Pencipta dan bahwa 
berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan apa-apa niscaya mereka akan menyembah Allah 
swt. semata, tidak menyembah berhala atau minimal penghormatan mereka terhadap Allah swt. 
melebihi penghormatan kepada patung-patung dari batu tersebut. Apakah jawaban mereka dalam 
ayat ini relevan dengan makian mereka terhadap Allah swt. sebagai bentuk pembelaan terhadap 
berhala-berhala mereka dan pelampiasan dendam terhadap Allah swt? Secara spontan kita akan 
menjawab sampai kapanpun hal ini tidak relevan. Ayat di atas bukanlah satu-satunya ayat yang 
menunjukkan bahwa di mata mereka Allah swt. lebih rendah dari patung-patung yang mereka 
sembah. 


Banyak ayat senada seperti : 
SE yi Aa UB NA WE CS ATA ini Ma db AE Cena (Ay 3 ya G3 Can di 1 
D yang La laa pai j3 Il Juan ad 
"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah 
diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini 
untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka 


tidak sampai kepada Allah: dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai 
kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu." (@S. al-An am:136) 


Seandainya di mata mereka Allah swt. tidak lebih rendah dibanding patung-patung tersebut maka 
mereka tidak akan mengunggulkannya dalam bentuk seperti yang diceritakan ayat ini dan tidak 
layak mendapat vonis 


Iyo... 


Salah satu ungkapan yang masuk kategori di atas adalah perkataan Abu Sufyan sebelum masuk 
Islam, “Mulialah engkau wahai Hubal!” sebagaimana riwayat al-Bukhari. Pujian ini dialamatkan 
kepada berhala mereka yang bernama Hubal agar dalam kondisi kritis mampu mengatasi Allah 
Tuhan langit dan bumi serta agar ia dan pasukannya mampu mengalahkan tentara mukmin yang 
hendak menghancurkan berhala-berhala mereka. Ini adalah gambaran dari sikap orang musyrik 
menyangkut berhala dan Allah swt. 


Pengertian bahwa penghormatan bukan berarti penyembahan terhadap obyek yang dihormati 
harus dipahami dengan baik karena banyak orang tidak memahaminya dengan benar lalu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5947 ) 


membangun persepsi-persepsi yang sesuai dengan pemahamannya. 


Apakah tidak engkau perhatikan ketika Allah swt. menyuruh kaum muslimin menghadap Ka'bah 
saat shalat, mereka menyembah menghadapnya dan menjadikannya sebagai kiblat? Tetapi 
Ka'bah bukanlah obyek penyembahan. Mencium Hajar Aswad adalah penghambaan kepada Allah 
swt. dan mengikuti Nabi saw. Seandainya ada kaum muslimin yang berniat menyembah Ka'bah 
dan Hajar Aswad niscaya mereka menjadi musyrik sebagaimana para penyembah berhala. 
Perantara (mediator/ wasithah) adalah sesuatu yang harus ada. 


Eksistensinya bukanlah sebagai bentuk kemusyrikan. Tidak semua orang yang menggunakan 
mediator antara dirinya dan Allah swt. dipandang musyrik. Jika semua dianggap musyrik niscaya 
semua orang dikategorikan musyrik karena segala urusan mereka didasarkan atas eksistensi 
mediator. Nabi Muhammad saw. menerima al-Gur'an via Jibril dan Jibril adalah mediator beliau. 


Sedang Nabi saw. adalah mediator besar bagi para sahabat. Ketika mengalami problem yang 
berat mereka datang dan mengadukannya kepada beliau dan menjadikannya sebagai mediator 
menuju Allah swt. Mereka memohon doa kepada beliau dan beliau tidak menjawab, “Kalian telah 
musyrik dan kafir karena tidak boleh mengadu dan memohon kepada saya. Kalian harus datang, 
berdoa dan memohon sendiri karena Allah lebih dekat dengan kalian dari pada saya”. Nabi saw. 
tidak pernah berkata demikian. Beliau malah berdiam dan dan memohon pada saat di mana 
mereka mengatahui bahwa Pemberi Sejati adalah Allah swt. dan yang mencegah, melimpahkan 
dan pemberi rizgi juga Allah swt. Mereka juga tahu bahwa beliau saw. memberi atas izin dan 
karunia Allah swt. 


Beliaulah yang mengatakan, "Saya adalah pembagi dan Allah adalah pemberi”. Berangkat dari 
pengertian bahwa penghormatan bukan berarti penyembahan terhadap obyek yang dihormati ini 
maka jelas diperbolehkan menetapkan manusia biasa manapun bahwa ia telah mengatasi 
kesulitan dan mencukupi kebutuhan dengan pengertian bahwa ia adalah mediator dalam 
pemenuhan kebutuhan tersebut. 


Kalau manusia biasa bisa berperan seperti ini maka bagaimana dengan Nabi Muhammad saw. 
yang notabene junjungan mulia, Nabi Agung, makhluk termulia dunia akhirat , junjungan jin dan 
manusia serta makhluk Allah swt. paling utama secara mutlak? Bukankah beliau pernah bersabda: 
"Barangsiapa membantu mengatasi satu dari banyak kesulitan seorang mu'min di dunia, maka 
Allah akan melepaskannya kesusahan pada hari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim). 


Maka orang mu'min adalah orang yang mengatasi segala kesulitan. 


Bukankah beliau juga bersabda: "Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya maka saya akan 
berdiri di dekat timbangan amalnya. Jika timbangan amal baik itu lebih berat maka akubiarkan, jika 
tidak maka aku akan memberinya syafaat? Maka orang mu'min adalah orang yang mencukupi 
segala kebutuhan." 


ANA 5 pa Ulama Aungya 
"Barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya." 


"Sesungguhnya Allah memiliki para makhluk yang didatangi banyak orang untuk memenuhi 
kebutuhan mereka." 


aloe Badi 5 Lio dll) 


"Allah senantiasa membantu hamba-Nya sepanjang ia membantu saudaranya." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5948 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pan 2 - Or. #e 0 I IG 2 0. 2 Lo — - 0 
Hana Urang DG dd All AS Uygle WEI 


"Siapapun yang menolong orang teraniaya maka Allah akan menulis baginya 73 kebaikan." (HR. 
Abu Ya'la, al-Bazzar dan al-Baihagi) 


Dalam konteks ini orang mu'min adalah yang mengatasi, membantu, menolong, menutupi dan 
yang menjadi tempat pengaduan meskipun sesungguhnya pelaku sejatinya adalah Allah swt. 
Namun berhubung ia adalah mediator dalam menangani masalah-masalah tersebut maka sah 
menisbatkan tindakan-tindakan tersebut kepadanya. 


Dalam koleksi hadits-hadits Rasulullah saw. terdapat banyak hadits yang menjelaskan bahwa 
Allah swt. menghindarkan siksaan dari penduduk bumi berkat orang-orang yang beristighfar dan 
mereka yang rajin menghidupkan masjid dan Dia juga memberi rizgi, menolong dan menjauhkan 
musibah dan tenggelam dari penduduk bumi berkat mereka. Ath-Thabrani dalam al-Kabir dan al- 
Baihagi dalam as-Sunan meriwayatkan dari Mani' ad-Dailami ra. bahwa ia berkata : Rasulullah 
saw. bersabda: “Jikalau tiada para hamba Allah yang sholat, para bayi yang menyusui dan 
binatang yang merumput niscaya adzab akan diturunkan dan orang-orang yang terkena adzab itu 
akan dihancurkan”. 


Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'd ibn Abi Waggash ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Hata SA Da Ya 
"Bukankah kalian mendapat kemenangan dan rizki hanya karena orang-orang lemah kalian”. 


At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dikategorikan shahih oleh al-Hakim dari Anas ra. 
bahwa Nabi saw. bersabda: 


«aj Jl 
"Barangkali kamu mendapat rizgi berkat saudaramu”. 


Dari Abdullah ibn Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki para 
makhluk yang Dia ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang-orang datang kepada 
mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Mereka dalah orang-orang yang aman dari 
adzab Allah”.(HR. Thabrani dalam al-Kabiir, Abu Nu'aim dan al-@udlo'i dengan status Hasan) 


Dari Abdillah ibn Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya Allah swt, sebab 
keshalihan seorang laki-laki muslim akan membuat anak, cucu, warga desanya dan desa-desa 
sekitarnya menjadi shalih dan mereka senantiasa berada dalam lindungan Allah sepanjang laki- 
laki shalih itu tinggal bersama mereka”. 


Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya:2341 dan an-Nasa'i dalam al-Mawa'idz dari as-Sunan 
al-Kubra sebagaimana keterangan dalam at-Tuhfah:13/380. Para perawi hadits ini sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan Shahih al-Bukhari dan al-Muslim selain guru an-Nasa'i yang dikategorikan 
tsigah dan wa fihi kalamun. 


Dari Ibnu “Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah menghindarkan bala' 
berkat seorang laki-laki shalih, seratus keluarga dari tetangganya,”. 


Lalu Ibn “Umar mengutip firman Allah swt.: "Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) 
sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah 
mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam." (HR. Thabrani). 


Dari Tsauban seraya memarfu'kan hadits berkata: "Di tengah kalian senantiasa ada 7 orang wali 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5949 ) 


di mana berkat mereka kalian diberi pertolongan, hujan dan rizki sampai tiba hari kiamat”. 
Dari Ubadah ibn Shamit ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


V9 may ti) Dg Jas Ag PPNI CB AL OPN sa 3 JI 


"Wali badal (Abdaal) dalam ummatku ada 30. Berkat mereka kalian diberi hujan dan mendapat 
pertolongan”. 


Gatadah berkata: 
Aa oa PN S 
"Sungguh saya berharap Hasan al-Bashri termasuk mereka”. (HR. Thabrani). 


Empat hadits di atas disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat: "Seandainya 
Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti 
rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam." (AS. al- 
Bagarah:251). Ayat ini layak dijadikan argumen dan dari keempatnya status hadits menjadi 
shahih. 


Dari Anas ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Bumi tidak akan sepi dari 40 laki-laki seperti 
Khalilurrahman Ibrahim as. Berkat mereka kalian disirami hujan dan diberi pertolongan. Jika salah 
seorang meninggal maka Allah akan menggantinya dengan orang lain.” (HR. Thabrani dalam al- 
Ausath dan isnad-isnad hadits ini hasan. Majma' az-Zawaid:2/62) 


MEDIATOR PALING AGUNG 


Dalam hari mahsyar yang notabene hari tauhid, hari iman dan hari di mana “Arsy dimunculkan, 
akan tampak keutamaan mediator paling agung, pemilik panji (al-Liwa' al-Ma'gud), kedudukan 
terpuji, telaga yang didatangi, pemberi syafaat yang diterima syafaatnya dan tidak sia-sia 
jaminannya untuk orang yang Allah swt. telah berjanji kepada beliau bahwa Allah swt. tidak akan 
mengecewakan anggapan beliau, tidak akan menghina beliau selamanya, tidak membuat beliau 
susah serta malu saat para makhluk datang kepada beliau memohon syafaat. Lalu beliau berdiri 
kemudian tidak kembali kecuali mendapat baju kebaikan dan mahkota kemuliaan yang tergambar 
dalam perintah Allah swt. kepada beliau: 


“Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima dan 
mohonlah maka kamu akan diberi ”. 


BAJU KEPALSUAN 


Mereka yang mengklaim memahami substansi permasalahan dan kekanak-kanakkan banyak 
jumlahnya. Namun sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa dan tidak layak dianggap 
memahaminya. 


Semua mengaku punya hubungan kasih dengan Laila Tapi Laila menampik pengakuan mereka. 
Fakta menyedihkan ini ditambah lagi dengan sikap mereka yang mencoreng diri sendiri dan 
merusak reputasi. Sikap mereka tepat dengan apa yang digambarkan secara detail dalam sebuah 
hadits: 


ba 0. Le 2 0200 Io 30 
235 SP US lari JL eta 


"Orang yang berpura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak bisa membuat kenyang laksana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5950 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang yang mengenakan dua baju kebohongan". 


Kita, umat Islam mendapat cobaan dengan banyaknya orang-orang seperti di atas. Mereka 
mengeruhkan kedamaian umat, memecah belah antar kelompok dan menbangkitkan konflik antar 
sesama saudara dan anak dengan ayahnya. Mereka berusaha meluruskan persepsi-persepsi 
Islam lewat pintu pendurhakaan terhadap ulama, dan berpegang teguh dengan ajaran-ajaran salaf 
dengan jalan pengingkaran, dan mengganti kebajikan, tutur kata yang baik dan belas kasih 
dengan sikap keras, membatu, etika yang buruk dan minimnya simpati. 


Di antara para pengklaim adalah mereka yang menganggap mengikuti jalan tasawwuf padahal 
mereka adalah orang yang paling jauh dari substansi dan essensi tasawwuf. Mereka menodai 
tasawwuf, mengotori kemuliaannya, merusak ajarannya dan melontarkan kritik pedas terhadap 
tasawwuf dan para imamnya dari para ahli ma'rifat dan para guru pembimbing. Kami tidak 
mengenal tahayyul, kebatilan, kebohongan dan tipuan dalam tasawwuf. 


Kami juga tidak mengenal teori-teori filsafat, ide-ide luar atau agidah-agidah musyrik baik 
sinkretisme atau manunggaling kawula gusti. Kami lepas tangan kepada Allah swt. dari muatan- 
muatan sesat tasawwuf dan mengkategorikan semua pandangan yang berlawanan dengan al- 
Kitab dan as-Sunnah dan tidak bisa dita'wil adalah kebohongan yang menyusup dan ditambahkan 
oleh tangan-tangan jahil dan jiwa-jiwa yang lemah. 


Dengan perilaku yang baik dan budi pekerti yang bersih tampaklah kepahlawanan generasi awal, 
para tokoh, para imam dan para pahlawannya. Dan tampak di hadapan kita sosok Islam yang 
paling cemerlang, sempurna, dan contoh paling luhur dan suci. Sejarah telah menginformasikan 
kepada kita cerita kemuliaan, kebanggaan, kehormatan, keagungan, jihad, perjuangan, dan 
pelajaran-pelajaran tentang peradaban Islam. 


Berangkat dari fakta di muka kami meyakini bahwa kebangkitan-kebangkitan besar tidak akan 
terbangun kecuali di atas risalah-risalah spiritual dan inspirasi-inspirasi iman dan tidak akan berdiri 
kecuali di atas etika-etika luhur yang kokoh yang model-modelnya digali dari akidah-akidah suci. 


Sesungguhnya sifat-sifat etik, psikologis dan spiritual adalah modal dasar bangsa. Ketiga faktor ini 
adalah aset-aset besar yang membentuk umat dan mengantarkan umat manusia menuju cita-cita 
luhur. Orang yang mengkaji sejarah hidup generasi salaf shalih dan tokoh-tokoh sufi di tengah 
masyarakat, akan melihat bagaimana contoh-contoh ideal dan prinsip-prinsip ini bisa menjadi 
faktor langsung terjadinya revolusi-revolusi yang nyata, tercatat dan populer dalam sejarah Islam. 


Mereka tidak memiliki pengaruh dan kekuatan kecuali iman dalam tatarannya yang paling tinggi. 
Iman yang panas, berkobar-kobar, dan hidup yang berlandaskan kerinduan dan kecintaan kepada 
Allah swt. Sebuah keimanan yang mampu menyalakan api yang menyala-nyala dan menatap 
selamanya kepada Allah swt. dalam hati para pengikutnya. 


Orang yang mengkaji juga akan melihat bagaimana di tengah mereka seorang laki-laki bisa hidup 
dalam magam al-lhsan (kondisi di mana seseorang merasakan kehadiran Allah swt.), ia melihat 
Allah swt. dalam segala sesuatu, dan merasa takut kepadaNya dalam segala aktivitasnya. Ia 
senantiasa merasa takut kepada Allah swt. dalam setiap tarikan nafasnya tanpa meyakini adanya 
penitisan, bersatunya Tuhan dengannya, dan peniadaan eksistensi Tuhan. Iman ini adalah iman 
yang membangunkan kesadaran holistik dalam kehidupan, menyentak rasa yang dalam akan 
ketuhanan yang berjalan dalam alam semesta, dan yang hidup dalam sudut-sudut paling dasar 
dari alam semesta, yang mengetahui apa-apa yang terlintas di hati, bisikan-bisikan rahasia, mata 
yang mencuri pandang dan apa yang disembunyikan dalam hati. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5951 ) 


ANTARA SEBAIK-BAIK BID'AH DAN 
SEBURUK-BURUKNYA 


Di antara mereka yang mengklaim memahami substansi permasalahan adalah orang-orang yang 
menilai diri mereka sebagai salaf shalih. Mereka bangkit mendakwahkan gerakan salafiyah 
dengan cara biadab dan tolol, fanatisme buta, akal-akal yang kosong, pemahaman-pemahaman 
yang dangkal dan tidak toleran dengan memerangi segala hal yang baru dan menolak setiap 
kreativitas yang berguna dengan anggapan bahwa hal itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah 
sesat tanpa memilah klasifikasinya padahal spirit syariah Islam mengharuskan kita membedakan 
bermacam-macam bid'ah dan mengatakan bahwa: "Sebagian bid'ah ada yang baik dan sebagian 
ada yang buruk". 


Klasifikasi ini adalah tuntutan akal yang cemerlang dan pandangan yang dalam. Klasifikasi bid'ah 
ini adalah hasil kajian mendalam para sarjana ushul figh dari generasi klasik kaum muslimin 
seperti al-Imam al-'1zz ibn Abdissalam, an-Nawawi, as-Suyuthi, al-Mahalli dan Ibnu Hajar. Hadits- 
hadits Nabi itu saling menafsirkan dan saling melengkapi. Maka diharuskan menilainya dengan 
penilaian yang utuh dan komprehensif serta harus menafsirkannya dengan menggunakan spirit 
dan persepsi syariah dan yang telah mendapat legitimasi dari para pakar. 


Karena itu kita menemukan banyak hadits mulia dalam penafsirannya membutuhkan akal yang 
jernih, fikiran yang dalam, pemahaman yang relevan, dan emosi yang sensitif yang digali dari 
samudera syariah, yang bisa memperhatikan kondisi dan kebutuhan umat, dan mampu 
menyesuaikan kondisi dan kebutuhan tersebut dalam batasan kaidah-kaidah syari'at dan teks-teks 
al-@uran dan hadits yang mengikat. Salah satu contoh dari hadits-hadits di muka adalah hadits: 


"Setiap bid'ah itu sesat." 


Bid'ah dalam hadits ini harus ditafsirkan sebagai bid'ah sayyi'ah (bid'ah tercela) yang tidak 
termasuk dalam naungan dalil syari. 


Penafsiran semacam ini terjadi pula dalam hadits lain seperti: 
Jane GAN Ban jas 3 Y 
"Tidak ada sholatnya seseorang yang tinggal di dekat masjid kecuali dilakukan di masjid." 


Hadits ini meskipun menunjukkan pengkhususan akan tidak sahnya sholat tetangga masjid kecuali 
di masjid namun keumuman-keumuman hadits memberikan batasan bahwa sholat tersebut tidak 
sempurna bukan tidak sah, di samping masih adanya perbedaan dalam kalangan ulama. 


Seperti hadits: 
pala Friang SL Y 
"Tidak ada sholat di hadapan makanan". 
Para ulama menafsirkan bahwa sholat tersebut tidak sempurna. 
BA aa SB 
"Tidak beriman salah satu dari kalian sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai 
untuk dirinya." 


he 20 38. 0 -9g- 0-0 N - N N Oo “ 
aka ey oat dd Ke) dy bo uya Id ag Y Ola gap Y Dg ap Y dl) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 5952 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Demi Allah, tidak beriman, demi Allah, tidak beriman, demi Allah, tidak beriman. Ditanyakan 


kepada beliau, “Siapakah wahai Rasulullah”. “Seseorang yang tetangganya merasa terganggu 
dengannya”. 


Para ulama menafsirkan dengan tidak adanya iman yang sempurna. 
AJ Eley 3 Ab kl Jak Ul Kadi Jang 9 


"Tidak akan masuk sorga orang yang suka mengadu domba....... tidak akan masuk sorga orang 
yang memutus hubungan kerabat dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya." 


Para ulama menegaskan bahwa yang dimaksud tidak akan masuk surga ialah tidak akan masuk 
pertama kali atau tidak masuk surga jika menilai perbuatan tercela tersebut halal dilakukan. 
Walhasil, para ulama tidak memahami hadits di atas secara tekstual tapi menafsirkannya dengan 
bermacam-macam penafsiran yang sesuai. 


Hadits di atas yang menjelaskan bid'ah termasuk dalam kategori ini. Keumuman-keumuman 
hadits dan keadaan-keadaan sahabat memberi kesimpulan bahwa bid'ah yang dimaksud adalah 
bid'ah tercela yang tidak berada dalam naungan prinsip umum. Dalam sebuah hadits dijelaskan: 


Da BA MN GL 
"Siapapun yang mengawali tradisi yang terpuji maka ia memperoleh pahala darinya dan dari 
pahala mereka yang mengamalkannya sampai hari kiamat." 


"Berpegangteguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafaurrasyidin sesudah wafatku." 


Umar ibn Khaththab berkomentar mengenai sholat tarawih: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini (sholat 
tarawih berjama'ah dalam satu masjid dengan seorang imam)". 


PERBEDAAN PASTI ANTARA BID'AH SYAR'IYYAH DAN 
BID'AH LUGHAWIYYAH 


Sebagian ulama mengkritik pengklasifikasian bid'ah dalam bid'ah terpuji dan tercela. Mereka 
menolak dengan keras orang yang berpendapat demikian. Malah sebagian ada yang menuduhnya 
fasik dan sesat disebabkan berlawanan dengan sabda Nabi saw. yang jelas: "Setiap bid'ah itu 
sesat". Teks hadits ini jelas menunjukkan keumuman dan menggambarkan bid'ah sebagai sesat. 


Karena itu Anda akan melihat ia berkata: Setelah sabda penetap syari'ah dan pemilik risalah 
bahwa setiap bid'ah itu sesat, apakah sah ungkapan: Akan datang seorang mujtahid atau fagih, 
apapun kedudukannya, lalu ia berkata, “Tidak, tidak, tidak setiap bid'ah itu sesat. Tetapi sebagian 
bid'ah itu sesat, sebagian baik dan sebagian lagi buruk. Berangkat dari pandangan ini banyak 
masyarakat terpedaya. Mereka ikut berteriak dan ingkar serta memperbanyak jumlah orang-orang 
yang tidak memahami tujuan-tujuan syari'ah dan tidak merasakan spirit agama Islam. 


Tidak lama kemudian mereka terpaksa menciptakan jalan untuk memecahkan problem-problem 
yang mereka hadapi dan kondisi zaman yang mereka hadapi juga menekan mereka. Mereka 
terpaksa menciptakan perantara lain. Yang jika tanpa perantara ini mereka tidak akan bisa makan, 
minum dan diam. Malah tidak akan bisa mengenakan pakaian, bernafas, menikah serta 
berhubungan dengan dirinya, keluarga, saudara dan masyarakatnya. 


Perantara ini ialah ungkapan yang dilontarkan dengan jelas: Sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi 
dua : 1) Bid'ah Diniyah (keagamaan) 2) Bid'ah Duniawiyyah (keduniaan). Subhanallah, mereka 
yang suka bermain-main ini membolehkan menciptakan klasifikasi tersebut atau minimal telah 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5953 ) 


membuat nama tersebut. Jika kita setuju bahwa pengertian ini telah ada sejak era kenabian 
namun pembagian ini, diniyyah dan duniawiyyah, sama sekali tidak ada dalam era pembuatan 
undang-undang kenabian. Lalu dari mana pembagian ini? dan dari mana nama-nama baru ini 
datang? 


Orang yang berkata bahwa pembagian bid'ah ke yang baik dan buruk itu tidak bersumber dari 
Syari, maka saya akan menjawabnya bahwa pembagian bid'ah ke bid'ah diniyyah yang tidak bisa 
diterima dan ke duniawiyyah yang diterima, adalah tindakan bid'ah dan mengada-ada yang 
sebenarnya. Rasulullah saw. sebagai Syari' bersabda: “Setiap bid'ah itu sesat". Demikianlah 
beliau mengatakannya secara mutlak. Sedang ia mengatakan tidak, tidak, tidak semua bid'ah itu 
sesat. Tetapi bid'ah terbagi menjadi dua bagian: diniyyah yang sesat dan duniawiyyah yang tidak 
mengandung konsekuensi apa-apa. Karena itu harus kami jelaskan di sini sebuah persoalan 
penting yang dengannya banyak keganjilan akan menjadi jelas, insya Allah. 


Dalam persoalan ini yang berbicara adalah Syari' yang bijak. Lisan Syari' adalah lisan Syar'i. Maka 
untuk memahami ucapannya harus menggunakan standar Syar'i yang dibawa Syari'. Jika Anda 
telah mengetahui bahwa bid'ah pada dasarnya adalah setiap hal yang baru dan diciptakan tanpa 
ada contoh sebelumnya maka jangan sampai lenyap dari hatimu bahwa penambahan dan 
pembuatan yang tercela di sini adalah penambahan dalam urusan agama agar tambahan itu 
menjadi urusan agama, dan menambahi syari'at agar tambahan itu mengambil bentuk syari'ah. 


Lalu akhirnya tambahan itu menjadi syari'at yang dipatuhi yang dinisbatkan kepada pemilik 
syari'ah. Bid'ah model inilah yang mendapat ancaman dari Nabi saw.: 

2 ganas pan ln Ga ana 
"Barangsiapa menciptakan dalam agama kita, hal baru yang bukan bagian dari agama, maka ia 
ditolak." 


Garis pemisah dalam tema hadits ini adalah kalimat 

Ha Gal 37. 
Oleh karena itu pengklasifikasian bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan buruk dalam persepsi kami 
hanya berlaku untuk pengertian bid'ah yang ditinjau dari segi bahasa. Yakni, sekedar menciptakan 
hal baru. Kami semua tidak ragu bahwa bid'ah dalam kacamata syara' tidak lain adalah sesat dan 
fitnah yang tercela, tidak diterima, dan dibenci. Jika mereka yang menolak memahami penjelasan 
bisa memahami penjelasan ini maka akan tampak bagi mereka bahwa titik temu dari perbedaan 
itu dekat dan sumber persengketaan itu jauh. Untuk lebih mendekatkan beberapa pemahaman, 
saya melihat mereka yang mengingkari pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, 
sebenarnya mengingkari pembagian bid'ah dalam tinjauan syara', dengan bukti mereka membagi 
bid'ah dalam bid'ah diniyyah dan duniawiyyah, dan penilaian mereka bahwa pembagian ini adalah 
sebuah keniscayaan. 


Mereka yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan sayyi'ah memandang bahwa 
pembagian ini dikaitkan dengan tinjauan bid'ah dari aspek bahasa. Sebab mereka mengatakan 
bahwa penambahan dalam agama dan syari'at adalah kesesatan dan perbuatan amat tercela. 
Keyakinan semacam ini tidak diragukan lagi di mata mereka. Dari dua cara pandang yang 
berbeda ini berarti perbedaan antara dua kelompok ini tidaklah substansial 


Hanya saja saya melihat bahwa kawan-kawan yang mengingkari pembagian bid'ah menjadi 
hasanah dan sayyiah dan yang berpendapat terbaginya bid'ah menjadi bid'ah diniyyah dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5954 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


duniawiyyah tidak mampu menggunakan ekspresi bahasa dengan cermat. Hal ini disebabkan 
ketika mereka memvonis bahwa bid'ah diniyyah itu sesat, —ini adalah pendapat yang benar- dan 
bid'ah duniawiyyah tidak ada konsekuensi apapun, mereka telah keliru dalam menetapkan hukum. 
Sebab dengan sikap ini mereka memvonis semua bid'ah duniawiyyah itu boleh. Sikap ini jelas 
sangat berbahaya dan bisa menimbulkan fitnah dan bencana. Karena itu, persoalan ini wajib dan 
mendesak untuk dijelaskan secara mendetail. 


Yakni mereka mengatakan bahwa bid'ah duniawiyyah ada yang baik dan ada yang buruk 
sebagaimana fakta yang terjadi, yang tidak diingkari kecuali oleh orang buta yang bodoh. 
Penambahan kalimat ini harus dilakukan. Untuk mendapatkan pengertian yang tepat, cukuplah 
kita menggunakan pendapat orang yang berpendapat bahwa bid'ah terbagi menjadi bid'ah 
hasanah dan bid'ah sayyiah. Yang dimaksud bid'ah di sini sudah jelas adalah bid'ah dari aspek 
bahasa sebagaimana telah dipaparkan di atas. Bid'ah dalam pengertian inilah yang dikatakan 
dengan bid'ah duniawiyyah oleh mereka yang ingkar terhadap pembagiannya menjadi hasanah 
dan sayyiah. Pendapat bid'ah terbagi menjadi hasanah dan sayyiah adalah pendapat yang sangat 
cermat dan hati-hati. Karena pendapat ini mengumandangkan kepada setiap hal baru untuk 
mematuhi hukum syari'at dan kaidah-kaidah agama, dan mengharuskan kaum muslimin untuk 
menyelaraskan semua urusan dunia, baik yang bersifat umum atau khusus, sesuai dengan syariat 
Islam, agar mengetahui hukum Islam yang terdapat di dalamnya, betapapun besarnya bid'ah itu. 
Sikap semacam ini tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan mengklasifikasikan bid'ah dengan 
tepat dan telah mendapat pertimbangan dari para aimmatul ushul. 


Semoga Allah swt. meridloi para a'fimmatul ushul dan meridhoi kajian mereka terhadap lafadz- 
lafadz yang shahih dan mencukupi yang mengantar menuju pengertian-pengertian yang benar, 
tanpa pengurangan, perubahan atau interpretasi. 


AJAKAN PARA AIMMAT AT-TASHAWWUF UNTUK 
MENGAPLIKASIKAN SYARI'AT 


Tasawwuf, obyek yang teraniaya dan senantiasa dicurigai, sangat minim mereka yang bersikap 
adil dalam menyikapinya. Justru sebagian kalangan dengan keterlaluan dan tanpa rasa malu 
mengkategorikannya dalam daftar karakter negatif yang mengakibatkan gugurnya kesaksian dan 
lenyapnya sikap adil, dengan mengatakan, “Fulan bukan orang yang bisa dipercaya dan 
informasinya ditolak.” Mengapa? Karena ia seorang sufi. Anehnya, saya melihat sebagian mereka 
yang menghina tasawwuf, menyerang dan memusuhi pengamal tasawwuf bertindak dan berbicara 
tentang tasawwuf, kemudian tanpa sungkan mengutip ungkapan para imam tasawwuf dalam 
khutbah dan ceramahnya di atas mimbar-mimbar Jum'at kursi-kursi pengajaran. 


Dengan gagah dan percaya diri ia mengatakan, “Berkata Fudhail ibn “Iyadh, al-Junaid, al-Hasan 
al-Bashri, Sahl at-Tusturi, al-Muhasibi, dan Bisyr al-Hafi.” Fudhail ibn “Iyadh, al-Junaid, al-Hasan 
al-Bashri, Sahl at-Tusturi, al-Muhasibi, dan Bisyr al-Hafi adalah tokoh-tokoh tasawwuf yang kitab- 
kitab tasawwuf penuh dengan ucapan, informasi, kisah-kisah teladan, dan karakter mereka. Jadi, 
saya tidak mengerti, apakah ia bodoh atau pura-pura bodoh? Buta atau pura-pura buta? Saya 
ingin mengutip pandangan para tokoh tasawwuf menyangkut syari'ah Islam agar kita mengetahui 
sikap mereka sesungguhnya. 


Karena yang wajib adalah kita mengetahui seseorang lewat pribadinya sendiri dan manusia 
adalah orang terbaik yang berbicara mengenai pandangannya dan yang paling dipercaya 
mengungkapkan apa yang dirahasiakan. Al-Imam Junaid ra. berkata : “Semua jalan telah tertutup 
bagi makhluk kecuali orang yang mengikuti jejak Rasulullah, sunnahnya dan setia pada jalan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5955 ) 


ditempuh beliau. Karena semua jalan kebaikan terbuka untuk Nabi dan mereka yang mengikuti 
jejak beliau." 


Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Yazid al-Basthomi suatu hari berbicara pada para 
muridnya, “Bangunlah bersamaku untuk melihat orang mempopulerkan dirinya sebagai wali.” Lalu 
Abu Yazid dan murid-muridnya berangkat untuk mendatangi wali tersebut. Kebetulan wali tersebut 
hendak menuju masjid dan meludah ke arah kiblat. Abu Yazid pun berbalik pulang dan tidak 
memberi salam. “Orang ini tidak dapat dipercaya atas satu etika dari beberapa etika Rasulullah 
saw., maka bagaimana mungkin ia dapat dipercaya atas klaimnya tentang kedudukan para wali 
dan shiddigin?“ kata Abu Yazid. 


Dzunnun al-Mishri berkata, "Poros dari segala ungkapan (madar al- Kalam) ada empat: Cinta 
kepada Allah Yang Maha Agung, benci kepada yang sedikit, mengikuti al-@uran, dan khawatir 
berubah menjadi orang celaka. Salah satu indikasi orang yang cinta kepada Allah adalah 
mengikuti kekasih Allah saw. dalam budi pekerti, tindakan, perintah dan sunnahnya." 


As-Sirri as-Sigthi berkata, “Tasawwuf adalah identitas untuk tiga makna, Shufi (pengamal 
tasawwuf) adalah orang yang cahaya marrifatnya tidak memadamkan cahaya wara'nya, tidak 
berbicara menggunakan bathin menyangkut ilmu yang bertentangan dengan pengertian lahirial al- 
Kitab dan as-Sunnah, dan karomahnya tidak mendorong untuk menyingkap tabir-tabir keharaman 
Allah swt." 


Abu Nashr Bisyr ibn al-Harits al-Hafi berkata, “Saya bermimpi bertemu Nabi saw.: “Wahai Bisyr, 
tahukah kamu kenapa Allah meninggikan derajatmu mengalahkan teman-temanmu? Tanya 
Beliau.“Tidak tahu, Wahai Rasulullah,” Jawabku. “Sebab Engkau mengikuti sunnahku, mengabdi 
kepada orang salih, memberi nasihat pada teman-temanmu dan kecintaanmu kepada para 
sahabat dan keluargaku. Inilah faktor yang membuatmu meraih derajat orang-orang yang baik 
(Abror). 


Abu Yazid ibn “Isa ibn Thoifur al-Bashthomi berkata, “Sungguh terlintas di hatiku untuk memohon 
kepada Allah swt. agar mencukupi biaya makan dan biaya perempuan, kemudian saya berkata. 
“Bagaimana boleh saya memohon ini kepada Allah swt. padahal Rasulullah saw. tidak pernah 
memohon demikian.” Akhirnya saya tidak memohon ini kepada Allah swt. Kemudian Allah swt. 
mencukupi biaya para perempuan hingga saya tidak peduli, apakah perempuan menghadapku 
atau tembok." 


Abu Yazid juga pernah berkata, “Jika engkau memandang seorang laki-laki diberi beberapa 
karomah hingga ia mampu terbang di udara, maka janganlah engkau tertipu sampai engkau 
melihat bagaimana sikapnya menghadapi perintah dan larangan Allah, menjaga batas-batas yang 
digariskan Allah dan pelaksanaannnya terhadap syari'ah.” 


Sulaiman Abdurrahaman ibn “Athiah ad-Darani berkata, “Terkadang, selama beberapa hari terasa 
di hatiku satu noktah dari beberapa noktah masyarakat. Saya tidak menerima isi dari hati saya 
kecuali dengan dua saksi adil : al-Guran dan as-Sunnah. 


Abul Hasan Ahmad ibn Abi al-Hawari berkata, “Siapapun yang mengerjakan perbuatan tanpa 
mengikuti sunnah Rasulullah saw. maka perbuatan itu sia-sia.” 


Abu Hafsh Umar ibn Salamah al-Haddaad berkata, “Barangsiapa yang tidak mengukur semua 
tindakannya setiap saat dengan al-Kitab dan as-Sunnah, dan tidak berburuk sangka dengan apa 
yang terlintas dalam hatinya, maka janganlah ia dimasukkan dalam daftar para tokoh besar (diwan 
ar-Rijal). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5956 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abul @asim al-Junaid ibn Muhammad berkata, “Siapapun yang tidak memperhatikan al-Guran 
dan tidak mencatat al-Hadits, ia tidak bisa dijadikan panutan dalam bidang ini (tasawwuf), karena 
ilmu kita dibatasi dengan al-Kitab dan as-Sunnah.” 


la juga berkata, “ Madzhabku ini dibatasi dengan prinsip-prinsip al-Kitab dan as-Sunnah dan 
ilmuku ini dibangun di atas fondasi hadits Rasulullah saw.” 


Abu “Utsman Sa'id ibn Ismail al-Hairi berkata, “Saat sikap Abu Utsman berubah, maka anaknya, 
Abu Bakar merobek-robek gamis yang melekat pada tubuhnya, lalu Abu “Utsman membuka 
matanya dan berkata, “Wahai Anakku, mempraktekkan sunnah dalam penampilan lahiriah itu 
indikasi kesempurnaan batin.” 


Ia juga berkata, “Bersahabat dengan Allah swt. itu dengan budi pekerti yang luhur dan senantiasa 
takut kepadaNya. Bersahabat dengan Rasulullah saw. itu dengan mengikuti sunnahnya dan 
senantiasa mempraktekkan ilmu lahiriah. Bersahabat dengan para wali dengan menghormati dan 
mengabdi. Bersahabat dengan keluarga itu dengan budi pekerti yang baik. Bersahabat dengan 
kawan-kawan itu dengan senantiasa bermuka manis sepanjang bukan perbuatan dosa. Dan 
bersahabat dengan orang bodoh itu dengan mendoakan dan rasa belas kasih." 


Ia juga berkata, “Barangsiapa yang memposisikan as-Sunnah sebagai pimpinannya dalam ucapan 
dan tindakan maka ia akan berbicara dengan hikmah. Dan barangsiapa memposisikan hawa 
nafsu sebagai pimpinannya dalam ucapan dan tindakan maka ia akan berbicara dengan bid'ah. 
Allah swt. berfirman: 


LA LD) 
"Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk." (AS. an-Nur:54) 


Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad an-Nawawi mengatakan, “Jika engkau melihat orang yang 
mengklaim kondisi bersama Allah swt. yang membuatnya terlepas dari batasan ilmu syari'at maka 
janganlah engkau mendekatinya.” 


Abul Fawaris Syah ibn Syuja' al-Karmani berkata, “Barangsiapa memejamkan matanya dari hal- 
hal yang diharamkan, mengendalikan nafsunya dari syahwat, menghidupkan bathinnya dengan 
senantiasa merasakan kehadiran Allah swt. (muragabat) dan menghidupkan keadaan lahiriahnya 
dengan mengikuti sunnah, dan membiasakan diri memakan barang halal, maka firasatnya tidak 
akan meleset.” 


Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Sahl ibn Atha' mengatakan, “Barangsiapa menekan dirinya 
untuk mengamalkan etika-etika syari'at maka Allah swt. akan menerangi hatinya dengan cahaya 
ma'rifat dan dianugerahi kedudukan mengikuti al-Habib Rasulullah saw. dalam segala perintah, 
larangan dan budi pekerti beliau saw.” 


la juga mengatakan, “Semua yang ditanyakan kepadaku carilah pada belantara syari'at. Jika 
engkau tidak menemukannya, carilah di medan hikmah. Jika tidak menemukannya, takarlah 
dengan tauhid. Dan jika tidak menemukannya di tiga tempat pencarian ini, maka lemparkanlah ia 
ke wajah setan.” 


Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzar mengatakan, “Siapapun yang mengetahui jalan Allah swt. 
maka Dia akan memudahkan untuk menempuhnya. Dan tidak ada petunjuk jalan menuju Allah 
swt. kecuali mengikuti Rasulullah saw. dalam sikap, tindakan dan ucapan beliau.” 


Abu Ishag Ibrahim ibn Dawud ar-Rugi mengatakan, “ Indikator cinta kepada Allah swt. adalah 
memprioritaskan ketaatan kepada Allah swt. dan mengikuti NabiNya saw.” 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5957 ) 


Mamsyad ad-Dinawari berkata, “Etika murid adalah selalu dalam menghormati masyayikh (guru), 
membantu kawan-kawan, terlepas dari faktor-faktor penyebab, dan menjaga etika syari'at untuk 
dirinya.” 


Abu Abdillah ibn Munazil berkata, “Tidak ada seseorangpun yang menelantarkan salah satu 
kefardhuan Allah swt. kecuali Allah swt. akan menimpakan musibah dengan menyia-nyiakan 
sunnah. Dan Allah swt. tidak menimpakan musibah seseorang dengan menelantarkan sunnah 
kecuali ia hendak diberi musibah dengan bid'ah.” 


SUBSTANSI KELOMPOK IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARI 
(ASYA'IRAH) 


Banyak kaum muslimin tidak mengenal madzhab al-Asya'irah (kelompok ulama penganut 
madzhab Imam Asy'ari) dan tidak mengetahui siapakah mereka, dan metode mereka dalam 
bidang agidah. Sebagian kalangan, tanpa apriori, malah menilai mereka sesat atau telah keluar 
dari Islam dan menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah swt. Ketidaktahuan terhadap 
madzhab al-Asya'irah ini adalah faktor retaknya kesatuan kelompok Ahlussunnah dan terpecah- 
pecahnya persatuan mereka, sehingga sebagian kalangan yang bodoh memasukkan al-Asya'irah 
dalam daftar kelompok sesat. Saya tidak habis pikir, mengapa kelompok yang beriman dan 
kelompok sesat disatukan? Dan mengapa Ahlussunnah dan kelompok ekstrim Mu'tazilah 
(Jahmiyyah) disamakan? 


- 0 Lo. — 0 R30 £ -9 
Ora pealS Enelenadi Jam 


"Maka apakah patut Kami menjadikan orng-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang 
berdosa (orang kafir)." (AS. Al-Galam:35) 


Al-Asya'irah adalah para imam simbol hidayah dari kalangan ulama muslimin yang ilmu mereka 
memenuhi bagian timur dan barat dunia dan semua orang sepakat atas keutamaan, keilmuan dan 
keagamaan mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh besar ulama Ahlussunnah yang menentang 
kesewenang-wenangan Mu'tazilah. 


Dalam versi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah al-Asya'irah digambarkan dalam kitab al-Fataawaa, 
volume 4 sebagai berikut: "Para ulama adalah pembela ilmu agama dan al-Asya'irah pembela 
dasar-dasar agama (ushuluddin)." 


Al-Asya'irah (penganut madzhab al-Asy'ari) terdiri dari kelompok para imam ahli hadits, ahli figih 

dan ahli tafsir seperti : 

" Syaikhul Islam Ahmad ibn Hajar al-Asgalani, yang tidak disangsikan lagi sebagai gurunya para 
ahli hadits, penyusun kitab Fathu al-Bari “ala Syarhi al-Bukhaari. 

" Syaikhu Ulamai Ahlissunnah, al-lImam an-Nawaawi, penyusun Syarh Shahih Muslim, dan 
penyusun banyak kitab populer. 

" Syaikhul Mufassirin al-Imam al-Gurthubi penyusun tafsir al-Jami' li Ahkami al-@ur'an. 

" Syaikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami, penyusun kitab az-Zawajir 'an Igtiraf al-Kaba'ir. 

" Syaikhul Figh, al-Hujjah (argumentasi) dan ats-Tsabat (tokoh ulama yang dipercaya) Zakariya al- 
Anshari. 

" Al-Imam Abu Bakar al-Baagilani 

" Al-Imam al-Gashthalani. 

" Al-Imam an-Nasafi 

" Al-Imam asy-Syarbini 

" Abu Hayyan an-Nahwi, penyusun tafsir al-Bahru al-Muhith. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5958 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


" Al-Imam Ibnu Juza, penyusun at-Tafshil fi Uluumi at-Tanzil. 
" Dan sebagainya. 


Seandainya kita menghitung jumlah ulama besar dari ahli hadits, tafsir dan figh dari kalangan al- 
Asya'irah, maka keadaan tidak akan memungkinkan dan kita membutuhkan beberapa jilid buku 
untuk merangkai nama para ulama besar yang ilmu mereka memenuhi wilayah timur dan barat 
bumi. Adalah salah satu kewajiban kita untuk berterimakasih kepada orang-orang yang telah 
berjasa dan mengakui keutamaan orang-orang yang berilmu dan memiliki kelebihan yakni para 
tokoh ulama, yang telah mengabdi kepada syari'at junjungan para rasul Muhammad saw. 


Kebaikan apa yang bisa kita peroleh jika kita menuding para ulama besar dan generasi salaf 
shalih telah menyimpang dan sesat? Bagaimana Allah swt. akan membukakan mata hati kita 
untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka bila kita meyakini mereka telah menyimpang dan 
tersesat dari jalan Islam? 


Saya ingin bertanya, “Adakah dari para ulama sekarang dari kalangan doktor dan orang-orang 
jenius, yang telah mengabdi kepada hadits Nabi saw. sebagaimana dua imam besar : Ibnu Hajar 
al-“Asgalani dan al-Imam an-Nawawi? semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan keridhoan 
kepada mereka berdua.” 


Lalu mengapa kita menuduh sesat mereka berdua dan ulama al-Asya'irah yang lain, padahal kita 
membutuhkan ilmu-ilmu mereka? Mengapa kita mengambil ilmu dari mereka jika mereka memang 
sesat? Padahal al-Imam Ibnu Sirin rahimakumullah pernah berkata: "Ilmu hadits ini adalah agama 
maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian." Apakah tidak cukup bagi orang yang 
tidak sependapat dengan para imam di atas, untuk mengatakan, “Mereka rahimahullah telah 
berijtihad dan mereka salah dalam menafsirkan sifat-sifat Allah swt." 


Maka yang lebih baik adalah tidak mengikuti metode mereka. Sebagai ganti dari ungkapan kami 
menuduh mereka telah menyimpang dan sesat dan kami marah atas orang yang mengkategorikan 
mereka sebagai Ahlussunnah. Bila al-Imam an-Nawawi, al-'Asgalani, al-@urthubi, al-Fakhrurrazi, 
al-Haitami dan Zakariya al-Anshari dan ulama besar lain tidak dikategorikan sebagai Ahlussunnah 
wal Jama'ah, lalu siapakah mereka yang termasuk Ahlussunnah wal Jama'ah?. 


Sungguh, dengan tulus kami mengajak semua pendakwah dan mereka yang beraktivitas di medan 
dakwah Islam untuk takut kepada Allah swt. dalam menilai umat Muhammad, khususnya 
menyangkut tokoh-tokoh besar ulama dan fugaha'. Karena, umat Muhammad tetap dalam kondisi 
baik hingga tiba hari kiamat. Dan tidak ada kebaikan bagi kita jika tidak mengakui kedudukan dan 
keutamaan para ulama kita sendiri. 


ESENSI-ESENSI YANG SELESAI DENGAN KAJIAN 


Polemik berkembang di antara ulama menyangkut banyak substansi persoalan dalam bidang 
agidah, yang Allah swt. tidak membebani kita untuk mengkajinya. Dalam pandangan saya polemik 
ini telah menghilangkan keindahan dan keagungan substansi masalah ini. Misalkan, pro kontra 
para ulama menyangkut melihatnya Nabi saw. kepada Allah swt. dan bagaimana cara melihatNya, 
dan perbedaan yang luas antara mereka menyangkut persoalan ini. Sebagian berpendapat Nabi 
saw. melihat Allah swt. dengan hatinya, dan sebagian berpendapat dengan mata. Kedua kubu ini 
sama-sama mengajukan argumentasi dan membela pendapatnya dengan hal-hal yang tak 
berguna. 


Dalam pandangan saya perbedaan ini tidak berguna sama sekali. Justru menimbulkan dampak 
negatif yang lebih besar dibanding manfaat yang didapat. Apalagi jika masyarakat awam 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5959 ) 


mendengar polemik yang pasti menimbulkan keragu-raguan di hati mereka ini. Jika kita mau 
mengesampingkan polemik ini dan menganggap cukup dengan menyajikan sunstansi persoalan 
ini apa adanya maka niscaya persoalan ini tetap dimuliakan dan dihargai dalam sanubari kaum 
muslimin, dengan cara kita mengatakan bahwa Rasulullah saw. melihat Tuhannya. 


Cukup kita berkata demikian sedangkan menyangkut cara melihat dan lain sebagainya biarlah 
menjadi urusan Nabi saw. 


Dalam firman Allah swt: 


4 249 -a. 


Ls gag AS 
"Dan Allah telah berfirman terhadap Musa" 


Salah satu subsatansi persoalan di atas adalah polemik yang berkembang di antara para ulama 
menyangkut substansi firman Allah swt. dan perbedaan luas dalam masalah ini. sebagian 
berpendapat bahwa firman Allah swt. adalah suara hati (kalam nafsi) dan sebagian lagi 
berpendapat bahwa kalam Allah swt. berhuruf dan bersuara. Saya sendiri berpendapat kedua 
pihak ini sama-sama mencari substansi mensucikan Allah swt. dan menjauhi syirik dalam berbagai 
bentuknya. 


Persoalan kalam (firman Allah) adalah kebenaran yang tidak bisa diingkari, karena tidak 
meniadakan kesempurnaan Ilahi. Ini adalah pandangan dari satu aspek. Ditinjau dari aspek lain, 
sifat-sifat Allah swt. yang terdapat dalam al-Guran wajib dipercayai dan ditetapkan, karena tidak 
ada yang mengetahui Allah swt. kecuali Allah swt. sendiri. Apa yang saya yakini dan saya ajak 
adalah menetapkan kebenaran ini tanpa perlu membicarakan bagaimana cara dan bentuknya. 
Kita tetapkan bahwa Allah swt. memiliki sifat kalam dan berkata: "Ini adalah kalam Allah swt. dan 
Allah swt. adalah Dzat yang berbicara." Kita cukup berbicara seperti ini dan menjauhi mengkaji 
apakah kalam itu kalam nafsi atau kalam yang bukan nafsi yang berhuruf dan bersuara atau tidak 
berhuruf dan tidak bersuara. 


Karena pembahasan seperti ini berlebihan, yang Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa tauhid 
tidak pernah membicarakannya. Lalu mengapa kita menambahkan apa yang datang dibawa oleh 
Nabi saw.? Bukankah hal semacam ini adalah salah satu bid'ah terburuk? Subhanaka Hadza 
Buhtanun “Adzim. Rasulullah Saw. mengabarkan kepada kita tentang kalam pada saat kita 
berkumpul dengan beliau di sisi Allah swt. 


Kami mengajak agar pembicaraan kita selamanya menyangkut substansi kalam dan masalah 
sejenis terlepas dari pembahasan mengenai cara dan bentuknya. 


Dalam sabda Rasulullah saw.: 
db at al 
"Saya mampu melihatmu dari belakang." 


Salah satu subsatansi persoalan di atas adalah polemik yang terjadi di antara ulama menyangkut 
substansi sabda Nabi saw, “Sesungguhnya saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana 
dari arah depan.” Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah swt. menciptakan dua mata di arah 
belakang. Sebagian berpendapat bahwa Allah swt. menjadikan kedua mata beliau yang di depan 
memiliki kekuatan yang mampu menembus bagian belakang. Sebagian lagi berpendapat bahwa 
Allah swt. membalik obyek yang ada di belakang Nabi saw. sehingga berada di depan beliau. 
Semua ini adalah interpretasi berlebihan yang membuat persoalan ini kehilangan keindahan dan 
keelokannya sekaligus meredupkan kewibawaan dan keagungannya di hati manusia. Adapun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5960 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keberadaan Nabi saw. mampu melihat orang yang berada di belakang sebagaimana melihat orang 
yang ada di depan maka ini adalah fakta yang telah disampaikan beliau sendiri dalam hadits 
shahih. 


Maka tidak ada ruang sama sekali untuk membantahnya. Namun apa yang saya ajak dan menjadi 
pendapat saya adalah menetapkan fakta ini apa adanya tanpa perlu mengkaji cara dan 
bentuknya. Kita wajib meyakini kemungkinan terjadinya dan dampaknya, dengan cara 
menyaksikan salah satu hal yang di luar kebiasaan yang meminggirkan faktor penyebab untuk 
menampakkan kekuasaan Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa serta kedudukan Rasulullah 
saw. 


Dory Jiatg Janer 
"Jibril menyamar sebagai seorang lelaki" 


Para ulama bersilang sengketa menyangkut penyamaran Jibril as. saat datang membawa wahyu 
dalam bentuk seorang lelaki padahal fisik Jibril as. sangat luar biasa besar. Sebagian berpendapat 
bahwa Allah swt. membuang kelebihan dari fisiknya. Sebagian lain menyatakan sebagian fisiknya 
menyatu dengan yang lain sehingga menyusut menjadi kecil. Menurut hemat saya interpretasi ini 
tidak berguna. Saya meyakini Allah mampu membuat Jibril menyamar dalam bentuk seorang laki- 
laki dan ini merupakan fakta yang telah disaksikan oleh banyak sahabat. 


Bagi saya tidaklah penting mengetahui cara penyamaran Jibril dalam bentuk seorang laki-laki dan 
saya mengajak saudara-saudara kita sesama pelajar untuk menyampaikan fakta ini tanpa perlu 
menyinggung perbedaan-perbedaan yang menyertainya agar fakta ini tetap besar dan agung 
dalam hati. 


PENGERTIAN TAWASSUL 


Banyak kalangan keliru dalam memahami substansi tawassul. Karena itu kami akan menjelaskan 
pengertian tawassul yang benar dalam pandangan kami. Namun sebelumnya akan kami jelaskan 
dulu point-point berikut: 


Tawassul adalah salah satu metode berdoa dan salah satu pintu dari pintu-pintu untuk 
menghadap Allah swt. Maksud sesungguhnya adalah Allah swt. Obyek yang dijadikan tawassul 
berperan sebagai mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Siapapun yang meyakini di 
luar batasan ini berarti ia telah musyrik. Orang yang melakukan tawassul tidak bertawassul 
dengan mediator tersebut kecuali karena ia memang mencintainya dan meyakini bahwa Allah swt. 
mencintainya. Jika ternyata penilaiannya keliru niscaya ia akan menjadi orang yang paling 
menjauhinya dan paling membencinya. Orang yang bertawassul jika meyakini bahwa media yang 
dijadikan untuk bertawassul kepada Allah swt. itu bisa memberi manfaat dan derita dengan 
sendirinya sebagaimana Allah swt. atau tanpa izinNya, niscaya ia musyrik. Tawassul bukanlah 
suatu keharusan dan terkabulnya doa tidaklah ditentukan dengannya. Justru yang asli adalah 
berdoa kepada Allah swt. secara mutlak, sebagaimana firman Allah swt.: 


Dg mela yg Pata GI Pesonna OLS IS) PIA R3 Kat ad IP ee eote LI 
"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya 
Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 


kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintahKu) dan hendaklah mereka 
beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (@S. al-Bagarah:186) 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5961 ) 


Unas WM ana Lalat Vj Willy Vai Uj Cdi kanal Ala Vysag Le Ul jam Iyel af AN Mes J3 
"Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, 
Dia mempunyai al-Asma' al-Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan 


suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara 
kedua itu." (AS. al-Isra :110) 


BENTUK TAWASSUL YANG DISEPAKATI ULAMA 


Tidak ada seorang pun kaum muslimin yang menolak keabsahan tawassul dengan amal shalih. 
Barangsiapa yang berpuasa, sholat, membaca al-@uran atau bersedekah berarti ia telah 
bertawassul dengan puasa, sholat, bacaan, dan sedekahnya. Malah tawassul model ini lebih 
besar peluangnya untuk diterima dan terkabulnya harapan. Tidak ada yang mengingkari hal ini. 


Dalil diperbolehkannya tawassul dengan amal shalih adalah sebuah hadits yang mengisahkan tiga 
lelaki yang terperangkap dalam goa. Salah seorang bertawassul dengan pengabdiannya kepada 
kedua orangtua, yang lain dengan tindakannya menjauhi perbuatan zina setelah kesempatan itu 
terbuka lebar, dan yang ketiga dengan sikap amanah serta menjaga harta orang lain dan 
menyerahkan seluruhnya kepada orang tersebut. Allah pun menyingkirkan persoalan yang 
mendera mereka. 


Tawassul model ini telah dikaji, dijelaskan dalil-dalinya dan dibahas secara mendalam oleh Syaikh 
Ibnu Taimiyyah dalam kitab-kitabnya, khususnya dalam risalahnya yang berjudul “Ga'idah Jalilah fi 
at-Tawassul wa al-Wasilah”. 


Titik Perbedaan 


Sumber perbedaan dalam masalah tawassul adalah tawassul dengan selain amal orang yang 
bertawassul, seperti tawassul dengan dzat atau orang dengan mengatakan: "Ya Allah, aku 
bertawassul dengan NabiMu Muhammad saw, atau dengan Abu Bakar, Umar ibn Khaththab, 
“Utsman, atau Ali ra." Tawassul model inilah yang dilarang oleh sebagian ulama. 


Kami memandang bahwa pro kontra menyangkut tawassul sekedar formalitas bukan substansial. 
Karena tawassul dengan dzat pada dasarnya adalah tawassulnya seseorang dengan amal 
perbuatannya, yang telah disepakati merupakan hal yang diperbolehkan. Seandainya orang yang 
menolak tawassul yang keras kepala melihat persoalan dengan mata hati niscaya persoalan 
menjadi jelas, keruwetan terurai dan fitnah yang menjerumuskan mereka yang kemudian 
memvonis kaum muslimin telah musyrik dan sesat, pun hilang. 


Akan saya jelaskan bagaimana orang yang tawassul dengan orang lain pada dasarnya adalah 
bertawassul dengan amal perbuatannya sendiri yang dinisbatkan kepadanya dan yang termasuk 
hasil usahanya. 


Saya katakan: Ketahuilah bahwa orang yang bertawassul dengan siapa pun itu karena ia 
mencintai orang yang dijadikan tawassul tersebut. Karena ia meyakini keshalihan, kewalian dan 
keutamaannya, sebagai bentuk prasangka baik terhadapnya. Atau karena ia meyakini bahwa 
orang yang dijadikan tawassul itu mencintai Allah swt, yang berjihad di jalan Allah swt. Atau 
karena ia meyakini bahwa Allah swt. mencintai orang yang dijadikan tawassul, sebagaimana 
firman Allah swt.: 


Tn 
atau sifat-sifat di atas seluruhnya berada pada orang yang dijadikan obyek tawassul. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5962 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jika anda mencermati persoalan ini maka anda akan menemukan bahwa rasa cinta dan 
keyakinan tersebut termasuk amal perbuatan orang yang bertawassul. Karena hal itu adalah 
keyakinan yang diyakini oleh hatinya, yang dinisbatkan kepada dirinya, dipertanggungjawabkan 
olehnya dan akan mendapat pahala karenanya. 


Orang yang bertawassul itu seolah-olah berkata, “Ya Tuhanku, saya mencintai fulan dan saya 
meyakini bahwa ia mencintaiMu. Ia orang yang ikhlas kepadaMu dan berjihad di jalanMu. Saya 
meyakini Engkau mencintainya dan Engkau ridha terhadapnya. Maka saya bertawassul kepadaMu 
dengan rasa cintaku kepadanya dan dengan keyakinanku padanya, agar Engkau melakukan 
seperti ini dan itu." 


Namun mayoritas kaum muslimin tidak pernah menyatakan ungkapan ini dan merasa cukup 
dengan kemahatahuan Dzat yang tidak samar baginya hal yang samar, baik di bumi maupun 
langit. Dzat yang mengetahui mata yang berkhianat dan isi hati yang tersimpan. 


Orang yang berkata : “Ya Allah, saya bertawassul kepadaMu dengan NabiMu," itu sama dengan 
orang yang mengatakan: "Ya Allah, saya bertawassul kepadaMu dengan rasa cintaku kepada 
NabiMu." 


Karena orang yang pertama tidak akan berkata demikian kecuali karena rasa cinta dan 
kepercayaannya kepada Nabi. Seandainya rasa cinta dan kepercayaan kepada Nabi ini tidak ada 
maka ia tidak akan bertawassul dengan Nabi. Demikian pula yang terjadi pada selain Nabi dari 
para wali. 


Berangkat dari paparan di muka, nyatalah bahwa pro kontra masalah tawassul sesungguhnya 
hanya formalitas yang tidak perlu berdampak perpecahan dan perseteruan dengan menjatuhkan 
vonis kufur terhadap orang-orang yang bertawassul dan mengeluarkan mereka dari lingkaran 
Islam. 


- 03 . 02 
cas Oliga Nila Ulun 


DALIL-DALIL TAWASSUL YANG DIPRAKTEKKAN KAUM 
MUSLIMIN 


Allah swt. berfirman: 
22 290 0- 10. -9 39 Ie 0 ag - 
ika Il Aa) Oaialg AL 14351 Igaet call Cal U 


Wasilah adalah segala sesuatu yang dijadikan Allah swt. sebagai faktor untuk mendekatkan 
kepada Allah swt. dan sebagai media untuk mencapai kebutuhan. Parameter dalam bertawassul 
adalah bahwa yang dijadikan wasilah itu memiliki kedudukan dan kemuliaan di mata yang 
ditawassulkan. 


Lafadz al-Wasilah dalam ayat di atas bersifat umum sebagaimana anda lihat. Lafadz ini mencakup 
tawassul dengan sosok-sosok mulia dari kalangan para Nabi dan sholihin baik di dunia maupun 
sesudah mati dan tawassul dengan melakukan amal shalih sesuai dengan ketentuannya. 
Tawassul dengan amal shalih ini dilakukan setelah amal ini dikerjakan. 


Dalam hadits dan atsar yang akan anda dengar terdapat keterangan yang menjelaskan 
keumuman ayat di atas. Maka perhatikan dengan seksama agar anda bisa melihat bahwa 
tawassul dengan Nabi saw. sebelum wujudnya beliau dan sesudahnya di dunia, sesudah wafat 
dalam alam barzakh dan sesudah dibangkitkan di hari kiamat, terdapat di dalamnya. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5963 ) 


TAWASSUL DENGAN NABI MUHAMMAD SAW. SEBELUM 
WUJUD DI DUNIA 


Nabi Adam as. bertawassul dengan Nabi Muhammad saw. 


Di dalam sebuah hadits terdapat keterangan bahwa Nabi Adam as. bertawassul dengan Nabi 
Muhammad saw. 


Dalam al-Mustadrok, Imam al-Hakim berkata: Abu Sa'id Amr ibnu Muhammad al-'Adlu 
menceritakan kepadaku, Abul Hasan Muhammad Ibnu Ishak Ibnu Ibrahim al-Handhori 
menceritakan kepadaku, Abul Harits Abdullah ibnu Muslim al-Fihri menceritakan kepadaku, 
Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari kakeknya dari 
Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:”Ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata Ya 
Tuhanku, Aku mohon kepadaMu dengan haggnya Muhammad agar Engkau mengampuniku.” 
Allah berkata: Wahai Adam bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal Aku belum 
menciptakanya. “ Wahai Tuhanku, karena ketika Engkau menciptakanku dengan kekuatanMu dan 
Engkau tiupkan nyawa pada tubuhku dari roh-Mu, maka aku tengadahkan kepalaku lalu saya 
melihat di kaki-kaki “Arsy terdapat tulisan “Laa Ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah”, maka 
saya yakin Engkau tidak menyandarkan namaMu kecuali nama makhluk yang paling Engkau 
cintai,” jawab Adam. “Benar kamu wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling Aku 
cintai. Berdo'alah kepadaKu dengan haggnya Muhammad maka Aku ampuni kamu. Seandainya 
tanpa Muhammad, Aku tidak akan menciptakanmu,” lanjut Allah. 


Imam al-Hakim meriwayatkan hadits di atas dalam kitab Al Mustadrok dan menilainya sebagai 
hadits shahih ( vol. 2 hal. 615 ). Al Hafidh As Suyuthi meriwayatkan dalam kitab Al Khashais An 
Nabawiyah dan mengategorikan sebagai hadits shahih. Imam Al Baihagi meriwayatkanya dalam 
kitab Dalail Nubuwah, dan beliau tidak meriwayatkan hadits palsu sebagaimana telah ia jelaskan 
dalam pengantar kitabnya. Al @asthalani dan Az Zurgani dalam Al Mawahib Al Laduniyah juga 
menilainya sebagai hadits shahih. vol. 1 hal. 62. As Subuki dalam kitabnya Syifaussagaam juga 
menilainya sebagai hadits shahih. Al Hafidh Al Haitami berkata, “At Tabrani meriwayatkan hadits 
di atas dalam Al Ausath dan di dalam hadits tersebut terdapat rawi yang tidak saya kenal.” 
Majma'uzzawaid vol. 8 hal. 253. 


Terdapat hadits dari jalur lain dari Ibnu “Abbas dengan redaksi: “Jika tidak ada Muhammad maka 
Aku tidak akan menciptakan Adam, surga dan neraka.” 


HR. Al-Hakim dalam Al Mustadrak dengan isnad yang menurutnya shahih. Syaikhul Islam Al 
Bulgini dalam Fatawinya juga menilai hadits ini shahih. Hadits ini juga dicantumkan oleh Syaikh 
Ibnul Jauzi dalam Al Wafaa pada bagian awal kitab dan dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al Bidayah 
vol. 1 hlm. 180. 


Sebagian ulama tidak sepakat atas keshahihan hadits tersebut lalu mengomentari statusnya, 
menolaknya dan memvonisnya sebagai hadits palsu (maudlu') seperti Adz Dzahabi dan pakar 
hadits lain. Sebagian menilainya sebagai hadits dlo'if dan sebagian lagi menganggapnya sebagai 
hadits munkar. Dari penjelasan ini, tampak bahwa para pakar hadits tidak satu suara dalam 
menilainya. Karena itu persoalan ini menjadi polemik antara yang pro dan kontra berdasarkan 
perbedaan mereka menyangkut status hadits. Ini adalah kajian dari aspek sanad dan eksistensi 
hadits. Adapun dari aspek makna, maka mari kita simak penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 
mengenai hadits tawassul ini. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5964 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


DOKUMEN-DOKUMEN TENTANG HADITS TAWASSUL 
ADAM AS 


Dalam konteks ini Ibnu Taimiyyah menyebut dua hadits seraya berargumentasi dengan keduanya. 
la berkata, “Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi meriwayatkan dengan sanadnya sampai Maisarah. 
Maisarah berkata, “Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, kapan engkau menjadi Nabi?” “Ketika Allah 
menciptakan bumi dan naik ke atas langit dan menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan 
menciptakan 'arsy maka Allah menulis di atas kaki ( betis ) “arsy “Muhammad Rasulullah 
Khaatamul Anbiyaa'.” Dan Allah menciptakan sorga yang ditempati oleh Adam dan Hawwaa'. Lalu 
Dia menulis namaku pada pintu, daun, kubah dan kemah. Saat itu kondisi Adam berada antara 
ruh dan jasad. Ketika Allah menghidupkan Adam, ia memandang 'arsy dan melihat namaku. Lalu 
Allah menginformasikan kepadanya bahwa Muhammad ( yang tercatat pada 'arsy ) junjungan 
anakmu. Ketika Adam dan Hawwa' terpedaya oleh syetan, keduanya bertaubat dan memohon 
syafa'at dengan namaku kepada-Nya.” 


Abu Nu'aim Al-Hafidh meriwayatkan dalam kitab Dalaailu al-Nubuwwah dan melalui jalur Syaikh 
Abi al-Faraj. Menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Ahmad, menceritakan kepadaku Ahmad ibn 
Rasyid, menceritakan kepadaku Ahmad ibn Sa'id al-Fihri, menceritakan kepadaku Abdullah ibn 
Ismail al-Madani dari Abdurrahman ibn Yazid ibn Aslam dari ayahnya dari “Umar ibn al-Khaththab, 
ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Ketika Adam melakukan kesalahan, ia mendongakkan 
kepalanya. “Wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad, mohon Engkau ampuni aku,” ujar Adam. 
Lalu Adam mendapat pertanyaan lewat wahyu, “Apa dan siapakah Muhammad?” “Ya Tuhanku, 
ketika Engkau menyempurnakan penciptaanku, aku mendongakkan kepalaku ke arah 'arsy-Mu 
dan ternyata di sana tertera tulisan “Laa Ilaaha illa Allaah Muhammadun Rasulullaah”. Jadi saya 
tahu bahwa Muhammad adalah makhluk Engkau yang paling mulia di sisi-Mu. Karena Engkau 
merangkai namanya dengan nama-Mu,” jawab Adam. “Betul,” jawab Allah, “Aku telah 
mengampunimu, dan Muhammad Nabi terakhir dari keturunanmu. Jika tanpa dia, Aku tidak akan 
menciptakanmu.” 


Hadits ini menguatkan hadits sebelumnya, dan keduanya seperti tafsir atas beberapa hadits 
shahih. (Al-Fatawa, vol. II hlm. 150). 


Pendapat saya, fakta ini menunjukkan bahwa hadits di atas layak dijadikan penguat dan legitimasi. 
Karena hadits maudlu' atau bathil tidak bisa dijadikan penguat di mata para pakar hadits. Dan 
anda melihat sendiri bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah menjadikannya sebagai penguat atas 
penafsiran. 


1941. Terjemah Kitab Matan Abi Syuja' AT-TAOARIB (Bab 
SIWAK) 


oleh Ibnu Toha 
Matan Abi Syuja' AT-TAARIB 
"aing ogby pl oya pi pi AS Hell Akal pal ya DU B yag Sal Ily JI Ang VI Ie IS AG utama HI yaadly "has 


FASLUN WAS-SIWAAKU MUSTAHABBUN FIY KULLI HAALIN ILLAA BA'DAZ-ZAWAALI LISH- 
SHAA'IMI, WA HUWA FIY TSALAATSATI MAWAADHIA ASYADDU ISTIHBABAN: INDA 
TAGHAYYURIL-FAMI MIN AZMIN WA GHAIRIHI, WA “INDAL-@AIYAAMI MINAN-NAUMI, WA 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5965 ) 


INDAL-AIYAAMI ILASH-SHOLAATI. 


Fasal, bersiwak itu dianjurkan/disunnahkan di semua keadaan, kecuali setelah zawal (setelah 
matahai lengser dari tengah langit siang hari) bagi orang yang berpuasa. lebih-lebih bersiwak pada 
tiga keadaan ini sangatlah disunnahkan yaitu : 1. ketika perubahan bau mulut sehabis bertarak 
(lama diam atau tidak makan) dan semacamnya (bau mulut sehabis makan trasi dsb). 2. ketika 
bangun dari tidur. 3. ketika hendak menunaikan Sholat. 


Arti kata AS-SIWAAK (menggosok gigi) adalah isim yang dimusytag dari kata SAAKA 
(menggosok), yakni menggosok berikut dengan alat-alatnya. Demikian menurut LUGHATAN. 


AS-SIWAAK menurut SYARI'AT adalah : pemakaian batang dari KAYU AROK dan semacamnya 
semisal USYNAN (nama alat pembersih yang dibuat dari ekstrak pohon khusus untuk itu) yang 
digosokkan pada gigi dan sekitarnya yang bertujuan untuk menghilangkan perubahan pada mulut 
(bau mulut, gigi menguning) dan semacamnya. 


ibarot : 

Lag Ola II 3 OLS 0 IL ya og Illantal Lee Aly LUAS Aid SI yudi CUS ISI Sa oya Gitar Urai pa ya) 
2A9 mill Sl U— 
(AL-IANA") 

Syarah Fathul Garib : 
Ae omi Ky ja RAL Sig SIB Il Li (Sal Ily JI ama VI) Leni 0S Yy (Ie IS 3 eta SI dl) 
Lila dal SI pas sa. 
Siwak itu disunnahkan pada semua situasi kecuali dimakruhkan dengan hukum makruh tanzih 
bagi orang yang sedang berpuasa pada siang hari setelah matahari zawal baik puasa fardhu atau 


puasa sunnah dan hilanglah kemakruhannya apabila matahari sudah terbenam (maghrib). 
sedangkan menurut imam Nawawi beliau memilih tanpa ada kemakruhan secara mutlak. 


Syarah Fathul Garib : 
Oia YI Jina COLI el AS SY aki SA gp B3 SAI II se 3 Last aStag. 
Dan ditetapkan pula sangatnya kesunnahan bersiwak selain pada tiga keadaan diatas yang 


disebutkan pada kitab-kitab yang lebih luas ulasannya. semisal ketika hendak membaca AL- 
Gur'an, ketika gigi menguning... dsb. 


Syarah Fathul Garib : 
As Clalal Ul ya dilan Sian ole 0 Oly tah ya ENI HE aga y china Itang Olg Final Il yundlo 1 yaa OT yang 
dual al PI 
Disunnahkan pula untuk berniat kesunnahan siwak, memegang dengan tangan kanan, memulai 


dari sebelah kanan mulut, melewati gosokan hingga ke langit-langit mulut dengan lembut, dan 
menggosok juga pada atas gigi-gigi gerahamnya. 


Sebelum wudhu' pun tetap disunnahkan siwak : 
Uallan Hias 1 dg LI gaadl #Umke18 ES te yan eri Lal 


Adapun sunnah-sunnah wudhu' banyak macamnya: diantaranya: SIWAK, hukum siwak adalah 
sunnah secara mutlag. (ROUDHATUT THOLIBIN). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5966 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2022. KITAB SYARAH BURDAH 1 
Oleh : Muhammad Bakhit 

Gaes Bd TA 
dat Ol ya) MAL Sen 
Ang y Clan Fly lai an (AE (and) 2nd Ula Ly di aa: 
KA Ol ny AAS Sea HE Jia: 
Game ya Stan II Ba Cd Lain 
ar AI Aa Op WI Ljaky ly Lonomoll JA oya Kang Ol USG 9 pmaadly PS lo pik Lijhy 2 pegi Lang Lae paid (adl Dad 
Ang Lot Ore delman dal AI Calo Al Aa ga AAL PU AN LAI Gi Onani Fley nk h bt Ode (AN, ALA, rai: 
Bola! GUSI dd Color oil ab oya ng ia Jb Gotome nano dadi Aa Feb! Sin 15 ma pall Sin Bp ri de abi ai 
SAI mn Bold Ja TA ALS II la Gondad Ande SY) Jl Cele Anuy “Ang #Uaul Ae yng 8 aneba RENA Kn yana Al d0 gd 
Jebadi ye daa. 
PALA Y jae ya Laga ilir Ol Gale Vio cp yak US ya Al AAL Slemd gal abah) NYI YAI oya kaan Cord! la 3 ce,ah 
Alb Ol pd de AAN Ly ka Upi pa Lema Ky Ga Cakorlay enda Cray SPI bgl H ojA PL OS jd lia Of de Jali, 
OS! Ji 2 pmgl 1350 dino Ola) uya 27 GAN onset aya at UNS Upin ALA AI ya ma AS ya SAY Cie Aan JI Gaal SUS ye AI 
SSS a33 ale Ula TAMAN ala sad pa ruteyy Dinas aya teki gala Ula yiklakan Gejtay La YG Ot as AN cast Ai 
AA po elo 233 ya PA Ia TAN AS 2) Tah olh Bayi 
Om pb de Jar oh Tual PAN Of Ilat Is Aly Jade OS 4 ol ya AI Ala  yatn (Gaal BII Aas Slam AI 3 et Aonpaa pal 
Oma SUN) malay Olblas peebasy Lalai Jajar oya ola, 
an by Sy Ana Up AAS Il II LN 
II Te) Kereta DUA oa Lia ja AL AS Gi UYA Lgi LA Gi Jaan Uji MAL Uikasa 2A Jyary S3 Sola AL IU YAI eLYI ya 
Gm VI Ad Jih Laga Kaamih tan Sara2 SP oya Ol BP. manga ya PNY GPS oya dagal Aa OS (AI DAU apl Sg Bella dor Lguuan 
Ga AN Aa pb Ah, 
Ty Cr 0 yag SG Tya MYU pay 69 Tian Boy ama 608 Ain Jl Jl 3 Yak dil aan, My ASI G olyag JII Gl OS 
BT AS Jb da Vip ASN sabdl  jad BUSUI DI le 3 GM pala ola Hiliy SI Ole AI Bai Sel AN AISI olaan G3 lai dita 
GAN SA) 3) aka shasN Milan jab G Uluag oat If GOS Ady enet RP To reka SI JUAN Yam ajja 
dadi Lahaah anal Fat Gp (Oa et (ar AJA SLS Gal yaS cpt MA Leon al Gak A4 Slall Jul (UYG Jaatly Aaj AS 
Ab INA, JA, Bpgmdk Jgond jai le yA Allah dowakah pay dala AI Il AI Iya TAG Ale dy ey Bold Gaby ayal Lon 
053 6 Alay dino LG, 
din yp Aale ba GUA AI gun de Urut 5) Upon Lgi 215 Silat Ale G3 Urai Gal) Le Sluat 3P Ga Geli Saka) oy Baal Lgi 
Cal AI Lini play JAE Ga Bjan ypidan yA UV LA pb Akin Gill Byun Lani Call Ta jadi Ling GB) pad Okanor IE Conan Ria el 
oa La Joy Wall la Gray. 
AA La 
Ida OLS yg Kapuk ular Of oya OLX GA San ab toe) Cegah TER Yg AyS Sp agya Sugba ya Y 2 3 Gold! all | 
JI JBS SY nj CA ga JH: 
AAA Hal eyalt Op "TPP paka al cayal ca S3 Ust 
Sa Gas SY ala JAN ALI hem keyluan Y Odang (Gi JL LAS H Solio pay te AI Ola AI Jaa LL Smoga! Sea, 
Sg Ai P3 02 Alay Laut Lo pat Jd dadi Jia Ay ah Aly An yan lu Asy JW SAI ya Melg al II eko EL 2 
HA SI ga. 
PAR ALAN ya (SP Lead Kanya MP ea Kla Olga SAI Gl 
Helaay Ea dah ja SAI JA AKI Ia EK Led Soo 2 aje GI AI UNI Ula Ulusdi dal) yeai La Gerua ll 0 SA 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5967 ) 


AL cr AI 3 da Jas, "RS SI Uya Gal ca Af 

BEI) pain Lilo ee Ad LAI Gan SSS SN jang Kombi el Camat JA ola gr ya JI an dl 

pa ia Of WAE Lag MP Lina LS lb O) el La 

LA Of EA Lag LUSA Y SAN 3 Lah pn Ol Eid La Spb Lil Wadan Lay 2 ya Bila La dit Nala Si Ku Ol ll AYU 
YOlaga Jay Oam Sad Taro Il Kej 

pln tan emang La ta AS Kenal Km 

SAN AAN Kaili padi ISA yab diy Ce Gde ih Ela Ol Carl 

AS AI SN EA Yy "Jb Je la dj SY 

2hg 3 Alis a19 3 LS Yg top MV ed ISU CSI ll Ian Yg oppa aa SP Ce ENY. 

Hady maa Jae Ole ag "7 napi Lam ln K3 HS 

BANK Bo Ke MEA Al Ye th SEL TSS ya Di dAe UM Be AA db) SN ASN sa Lok 
EJaa Clay Tomdkl Ole aa Sby Sila BAL Lah (AYI Tomat panai Ol LA pal pend Cia Gan pg Earian Gan Umar Ol Gd Sp Amos, 
HA Uta Uda oke Jia "1 Uang B8 Cas Aang ay 

SAY Eh Ig (lia SL aya LA) Lan JA Spon Jljinol LA Ola pang UliaNke Skor WI UST A3 Wal oya pai LIS ye dabjy 
SIN Jaja Le Lil gluta JI Laates Of Inf SAI AI Jad. 

ISU ola aja Pa nba Dak a e 

an pai Ula aji SP An OLAH IA KA la Sya ta ge Ul ra KEL U pai JSGYI Jl Ana Jaa Y ga ab Aj Ul 
AI Siang SUN Ikan pai OT Anal ya Ol CA Tan GR SU AN Sad anbas II alone plat Lah elel Lu yag IKA 3 UT Is castle 
Jl Urng (sat Jl SL Ha Je op BL yaa OS TKA. 

BP sendal jg Ll Gg MP Takan aa II AYU 

Sa sekar ah os JS oa 2 SLA BAE 3 Ye JUS AI le pa Ata Sa oa dl Goda denda das YA omnd BLU 
PI eng Lokal J3 Le bi Lah 

masi Pl Yg BL ye "TT Haa ia Y Il Hias 

Raj Ale Ilahi tag Any La peak! pia lal Ipad Aang yag tee VI Jelya Y Alay padi akta IG (ye D9. 

La GI gp di 3) "Tae Ea SI mai gia 

op alas po La Vii Ulos pel Uli Gun gali ma gai ab SMA Gap G Ileejiat al Kah Blael Gd gais 3) Rana! I cabe il 
Alma Jika 32 adi Of) Li VI pa ab Ea ca SE oi . 

en be 

ag JI IT Ce pat JI Lain adil A3 adl yag Ulin kongasi G het JS GP Ja yA La ea AI Uu yo HPA Iis NG 
psk IN Of de Tole jg bd SN yA Gone Jadi el G. 

IE SA ala 3 

PA sa sg lele ya "MT basi Lee gal OP 

dy mandat Hima pa pakan Cg UAS aa Usa ab GP Cety JA ja Gal md minat Vilag. 

Han Sa gala | Ina GA Ja Jab ya WAE 

Oles pat gala Jp AN aa Kim GLS dal Le Rey pa Ji ja Ciel Yg Sai Keji yA Ay lap ye pan | ga 
SL Asa Ia Ca en TU Sele 3 

al Using Ad Lal pol al ada Oa 2 denga AAL Kobitaly jala GLly Al de JLIYY dag Yy dilaY| ola desak Gil pel sis Ju 
JAS Iokay toladil gas ASI). 

Aa Jin ben Smua Do bada 

A3 pe aya padan Oy "1 Lead PS gebdl Te 

ata Sa Aa ekor ge AU) 3 Gap lantang La WS Jaran 3 Jantan jg AAN online Jl II IL GP Cdi dag ga dl Gea GA AA ya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5968 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jab Un ya Raakntann Re JJ 9 ya Ugal pon nolak G3 3 pak USA Gara Oa sai ly Al) aon M5 Jis GAN MAA ya BAN 
Bata JUS) db ad Bab (Ga pala) Letyona Gps yag Sail UT Lae Ab pa 

Ha kab Oa PSA Se 3 lag Oh Jelang ui 

diilal nn bo Yah Si LAS Wanita Ugining Uk nj Ol Ugal (ID CI PAI Gale copa Ulat O piuall JabIS Ola adi OI VJ SUS Lay 
Say pki alah Uly dele IA yag AS EL Ab LS 

Ha oa Sai Ls Oh "dj ol ily ala Bel 

Ha day pala Jl LNG y Adji pb Jl AA tanki Ly say Jl ad KL ca DS, 

ES Gea! sea yg ly PL JUAN yag Lee 

Aadidd AI Sp pd ya da Ud Ja Je Wb Jia V3 JAN enbontaal Ga Oei Y LIST op Li Aipda aa GEN lg Gde Lina 3. 
Pa (AN Oya (Tn yo MP LU sad Fi el, 

eilas palasy Wi Jynta 036 ya BID aga Gg GP Gd Tony emil Cin (SP UetanolE de Lim B3) LED Ak Yy. 

AI aa Kah DB Hb ng PP oa EL AS, 

AAN RB pdl La pad CASN Cd pISYI AI EA PS WAS ja Clay Elsa La SU Ketan Lake BAN Ban of Is) Heat 3, ayu 
AA ny UJI ASIN led Jl AN aa. 

(AI Te (PN Ga Ga PE Ia AB ng uya a pita) 

AN GAP f3 SA JL Ss Ul Le ye wa SA ag SJ HAB Uundlun2 2 pe3y Gadai coal H3, 

Hu Can LAS LA ly PF Laga) Olastly adil Hey 

ni SG Lauk Ol Lgin dont Jl SAY Ol Sl) gai Oagt yag SALA IP Ugty JAR BS) Lg (Gd oadil Ely gan V3 
| Lo Eye Laga Ol Uli. 
Sg HAL AS Hai ale "PT La Yg Laras Laga alat Y, 

LIA LAI Kuya pb LANSG GA Rasa Ike Ci) pg ALS jay SI Raya jabat Lagin seb Uya pyar Calya le Lah al eco 
Hp pay Uda. 

Pe Ii an PP Jae Jah oa Gil 

Hk JPN, LI mila! Oa Ai Lo Joy AI pinta fo jai Y LI 5 SA as AS) dd, la An) BU Sin La 
day dad pa NA Olesi! Honda OT AI at Gita 2S Ak Y pedal My Leni YI. 

Hita DI Ja Lah Tania Lag Mg LSI Dial 

MB Jawa ye Taft Ij Lag Caag piitat d Uly RalinaYI pa Pa a12 Aang Ul pl Janda Si ya Abg Al jittal Y S3. 

Ab PP Sya Je da "UU ol Ja SP Ny 

HPA PIL ay pa fa Je Il ala, Pal ya Ala Ge Jd Soy Lag Raina oya Ul coal. 

aer sena 

KA oa PAN lag K2 Oh MT JI AN al ga kes eh 

op ajal ga tra Hb ala Kal Ol Ii Tatonlla TAS, PA Gp oya Rina malah Ula AL Aa La GS yan na Yg alan Lo pai 2 
selat yong pelg dala AI ale An goal Tila mag UI ae jali, 

(II Spa las Bel Si MP Gg ln LA ya AA 

Ob 6G yan CA Uya ad Per opa (S3 Ab, DU dg 1 JA Ole me Ga Jalsi, DA AN SI put Ul 5 0, GS saat 
GP AA 3 Aaj Ti US oa SI ale yi Ja Yg US oya Y dilaat aal b Sapa tail pp ya AA Ah Am al PA 
adan JS Gala ia Cg ASI ya OK Lele Jadi) BANI ye Up Ula pn Lag Y. 

ma Lah Lab ka 30 PTT AS La pb Il 03 

HER MAY Ale SIS Tag li Las: DS Alt bng2 JUAN BT AAN MAIN 1 dls Ale 1 kas aa le JAN, 
Sell oya Leola pik dilin yae ya Ay Land, 


Ie 3 0 8 


- 30. # 
mani de yaa Y 2g mall Ul "AP AS ma Upon asas 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5969 ) 


CPI Bay Canyon da Jaja La Goda ya MSG lal La SUK yag Las JI JUAN 0G ot Jas Gb af Tata VI IS Jas Lal ap Le, 
lau| AI Ama kanan Ie Ulas Y 2g el SU) US pa Iyo. 

adu Op op obi 0 da, PSU Km Ie 

HI bad pp SAB Kega pemadlg HPA Aa CI Haa LAS ya MISI Oa AE gaby SNLSI AAA any Dina Oak AP (SAN 15 ay 
play Ade Go. 

BEN ba Ipa A3 AL AI Las 

Pap aa Aj GEN G aora VI An Bola AN ye AI Sal AYI Arya Jus, na ea baly alay aga Gaya 
SAY db. 

pkh JI ja Ja JK "1 Are Gan Al Uni ya 

Wiko (3 Ujlay Lengket Lola pay Y RS tol yu oel Aan ja Jl Jae Y (SA Linen yag. 

mnmbin sb Jana 0 Kemabann "TT Ag D Kanntaato Al Jl lea 

Ag Sah ya gambar JI Boi! Ular ya SP Kemang Lah Ain lay bai “kas Das tea ca RN Sanab Ju diglor. 

3 Yg de gojla f3 “ale do al 9 Ine UU 

HA GEN pel yi (3 oya BI Ka Lagi Yg pel aja AI koin Lagi Y angin | LAN Aye Rina pedi Ga pay SIN HAN Y oral GU 
ILY de. 

PIA ga lip IP pa ya op "dki BI Jang 0 AI 

MBA alan oya Lay al pa ya Gp Ny Jr Aang La Le JS Udin Bl Agan YP ah pa AS) lina ja Lha Gp IS 
SLS 4 Lu ya, 

SEA ga Pal Bai aja "alan Dan ad Opi) 

Kala Jail, AAA pin dl ag Gi (MEI AO Haa pa AS Al Remi Op, pensamd. 

Te aa aa 

AB ap Il SL aya popo pa dilot ny dag Waly Yun yg Len ajal oi YLS Lal, "Aing BIS AI AS gl Ge jad 9 ai yi 
A3 SA Ul ipo SLS pair LE Jb pg Sang SAI yg JUS cas 

mahi ab Ah Gua Jagad Mete Uu op Aja 

Key ILIR Dal AE Jan yo AN An GAN de Bila yeh, 

(SA Lena ah La (Sl MP maa Gala er Lp 

ME TAN Ie gp sh SY Lay Alit AK, Hala SAN Soy uya Ad LL Ya gi PMII Lele UU Bab Y Las IS Aing Aa oa 
V SS LET plmB II) lola jln al JI) Wala Ako Ay Tmalh La US Akang 3 lay Gesmag adas ga Sola! Jab LS Kajb Ad alah 
SE) A3 (AI Glee Lag PAI LL yaa KK AN Sin dah Ilas AI Iya Kran Plai E U IAI GAB NU wd LT okay 
O pakai Y Lo). 

bere te Lo 1 ap B3 ya ta Ll Hal) 

Ai An IT BEN maa SAN Gal BADAN SIS OAT JAN AAN man ata IS ea 
pia BU Han Laga Aa Md Ld AI Jepan as Op 

SE ANY Jd Pa 2 pal Tila 9 Sta ig le ja Si Ulang LB le BLN LN) Ula G pi) ESL TAN GS 
An ll yi Bln Bap Alah OY Lea Gb d0 yu. 

AN Led Pa Ca AS gt "PP Ulas LT apa Cena 

Lal asu tadi WS ea akar day deta ALA ALAN mms lk JI SJ Aan ata Say sala 
Ureis 4 Sal Or III our. 

HA Me tap ta Dai 

BIA ob ma pp ORAL LS lih Kan DU LA pa ja Alang pi Lp Jalal RAI old Le K3 dn Sh Ily Album AI SL 38 1 
MA uk Una SA Mai NG SA Ulah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5970 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ia ab Ad Ja) ANT Gp Urai Ata ea La 

Lin gb Aa alay VI Aekii Ola SB lay aah Gran Lah dag GIA pain op taka Bat Al Hilal Jaa na play tele NI ale yh 
Jb Tina pad, 

ga ah 0g Tni TT AI ya CA AI mn NG 

dina Aa ena li ng sa Na Goa aa an Ia 
JL Jl, Jb Sp pa Pal bit tgh yA AA le Seet Gayo. 

Ha An LS Olah Pa GA 9 Ia US, 

Olah oya pkai Ta pi PIN Ayat DA HSE ye gl ph dea pad Il pa! Jl Gg Ol ag LS yag Cal yah 

| Ra yaaa! ASIN Ol ya Jasa | 4 ADUH Ap padi. 


AA Na ea 
SBY! oo DN ls ee Aly malin yet Ol Ap ja po MU uks 

HA ya ea UE MU ASI Ja AJ 

ay dala ADI Gelap Opi Uya Lenetia ga Ui alga OGAN li La al SL AL Al jzana JS Sl 

TE PL Lagi Dolar "PUS ga Jai ad MU 

KALA Ga Da MI Ja pl Kl ka Li NA pan EA AAA at 

ain pad Jai ya “8 ale Gs Weber 

Lega PN dai Pa by Uas ob JG ye 

PU es SP, ji IP 3 aa SF PS 

km DURI gali aa j3 dambea! IA ya PASI tlg 33 MANIS eUasy LS my Ly) Ile3 ba AS ding td PS yi 

HP NY BIAN Wap SO PA oya Bi GP SS AS Tenor "Ron alun! 8 eleaa Wb IKA ani Jan) KU API 

AA pay sal JA deg Oya del sal Ja OI ea ep TOM Kemah | J3 aga ln AG. 

PAN Yg Ali Con Ka 9 "alan ad yag 

La ah GA Kn Ka Id IA Ka ln ca HA IN GP CA ol ga yag 

pang Min asa Jalan oya 1 4 Sila 9 OSN Fall tts 

Utah Ui et Ga Din DS AN jai UI Bg Rig Bon Aa ga Ala AN le PU ya BLM Mena) Oam Aid pung. 

Ang My Olah Sp VII AS 23 Kemah 3) OPSI Bakal IV Lah 

Alay An end jo "TT abal pa Jang ab NY 

Ld ai Aa Ag DI) Ry AL (gan AS LAN Ny AS LA Lo Ula 49 day Lag lo Adnan OLS IN jan GI Gaul yag 

Had gl jon Jaomd dab Gebital ya AL GS by Gain pb yatann Al: 

Med 3 2NLI ale oya 3 

pung dan Tan Co UM uas Lead ye aya OLI 

Wakoung Tag 3 ate alay Kb Lb pm Olly PLACE YA ja SY) Ji Wol Lea lani Joy aU 32 (udi dala Oa ya ABS Ab, 

Tim 92 Tugu Lab Il bong seb lb ya Ji pal Jin IA Ale Jis pb AH oya PAS ALL gam LAN Ang ny Jaelorl 

ONE ma Bel OLS aa gelas SSI SAS Goa Ala, 

B3, El Jalou bodil aa" "ai PA ta 

BEN Lani pa play pay Jas Ngodil AI (LI mo Gl Dadang pdl ALA ea ASN Jan Url Ge ea sala pa 

Boger May HS Hilga yya yeb Ledis sae Yg Bae Yy 3 Yy 352 penin oi RA) ea 

pa ab an bui Jas" "paran PE Ola SU 

Ola Kolo Jie pel ali ae Olla Ag daa La gia IOS Sa OI AN SS Olah gham lay AB ek yo ga Lay 

Ay SIT ya GI Jaa oya Lesng Ta Sita ja salad HI Sa JP cad3 LS. 

pakan oya Cal Atu AN ae "Pt Hal ya ca saale JI, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5971 


Cr JL O yak ya dS lliaal Lg Leto ebi Gili) Y) SUS Lag sentul BYT lia Uiles | ag Ugal SI Ud ya Ruby Ale ab) 

BIA SAB slot ay yg JAS Alan pb CS ISA Jd j2 Oa Upny Milan 4 jd dp Yel Bpr 3 ajh by LAN AH Oya 

ey. 

be Sisil Lang Spy MT Lilapu able Ol Bln lg 

debit 9 yang Alah Ra dal JL Tani Upin SBI AA JS Goa ST Al HB Uale HI AA HR SNI €A Jr U iga JT OP e2 ay. 

(ap ya JA La clay ijo TT Ja aa lil La JA SI 

SU Op ad dig am Tg J9 GLAYI SUN gb JL Panah Ja NI, SI JI ASN ab kab JI ad Ja JI ots 

Ay. AB Pa GS Giduad ml pal II aji @ Ll pad 

HS oa Lana ba SEL Pelat ll 

sLulas ENAM NAN sad Adm jig AS Im Ggdg SUS Aa edi Alan Jak ol lag DUYI odia JS Il esa d ah Ale ISL 

Pakan Y pda vr al Dp Ye Dah Yah Ir Alta le le Ul cant yi VI, 

| | BL MUI Bolay pemad "" ASN Sah Lyn Ijah 

Kama Aib Ula JS png elo aan 3 GA elu 3 an, Ng ON 9 mb Alona pp JUS ain 3 pelan! Nia 4G, penah SI yan 

paitamn BI a2 Il el ya akta Aly B)SAM pi Gb yan Ng AB eat emas) tie EL Sa GAN AN ya BT 

Ad maa ea Ob eta AI al Lang ya 

Oa Hasi | LAS NIA ya Sai pai la JB pall Ag Ad ja la Rat AS pi Old JURI AS ngiad OL gia apel La Any Uya Calon JS Ia JS 

MI Bola tell yag konnai pal. 

PS PN GL dig Tak ME aya GAS Late Lay 

pakar Lb yaisag petasuly Ugatg II AI Je (3 4 Iyale Lay Ga 

(AAL aa MAAN PA ba IN Sub GE 

BP Aa) dag Taat ju Sia LS 5 modi BL Cry Ha Il dl 35 mal HI ya TN JA FI La Ubaya lal 

Hen Ngagel el ye mn d Me One ora an IA ah, P3 

P3 en ya gak Kue ji “anji Juli ta St 

Mes Tetio 4Sal) meli DN at Sa nge KASI ph palas Pant ekor GA al Jaa Logo ta BSN ja PS Aa 3 Hb Ol ya 
Oma AI oya MS God eilanal! alay Ur Uning jae B3 3 JUS Yior 

in ele oya ai As "P8 Lagalan # Lea pasrah, Dt 

YP Y 2g yg Apr oya DASI Male yap Vila yul GLS Gagap yAY AS oya adil ai II Pan en 

ME ga LS Gl Bila ch, 

Pay Ale AI Ul lm 

PAI lan Le Al yaah PT Atrlls JmdYI yel lor 

Jb IBI By yag Napay Any Li AM oli Rin tnguil dy das Aja pas Je AMI Kal JAN ya Kai UI A3 Gl oa U 

Ha AI Ae HL ly Hala ah aa GA Tar PT yA kong yA Jai lag bai gn pb 4 0 ya Y dn Di Hae 

Ie A3 md y23 Upin Toe Cnani Y IIS ag “ade O ykaing Lon doel 014 SS J Uganar wo OUL d3 psi yA 

dll alan Saga al alay ge Eh AN. 

AI pa ya Wp "TAS Un ca ja LS 

Bypmall ost G3 Lelga! Moon! 3 ISI Jas yel UP)! d01y la leny glan jab. pawai Gpp JlE Fpmall ola 3 OS Yd) 

an. AAA AN cad SAY Ol pa pay, 

SL sama oaey Pr Aa AL Je dl laa Jas 

Bd pmaa LAS 2 Ai el perall Jang (3 23 pal edi ya Ant olah Ralad! Julleiy dal) 3 pesdl gama om BAY AI) 3 m3 Ga GUE NY 

Urang 2 pm orang Mena Kota asa ame arkon bana 

3 Baya 1 aa oa "ed Dj Gali Pa Can 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5972 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lah BJL Head pak BUSI) Ali GUSI yg Ol pdl Geiaion Ui Sigi Oya Jayor di LS Layu lil Ad Gatal GA aU ma 
plel V3. 

HA JI aa Si PB ng ur IS LP 

Al laaR YI y2 JUS Oya Ca PS yag MP ea JL Sya Le al, 

pa AAL Oa ey “ag dll WI 9 Sal 

Ami JESU La Ops Lapis Opo oh Akad) plan Gan selnya d JI 3 SU UI Gerua) alay tele DI lo sal Ol. 

AN da 5 Sa Ily alel Lab 

SA LA mah LI LA 3) Milan Man Lela Anggap Ipar CAD Oya USA Lebay Gama ya SUAN AI Kap Ol Rei phyis (de 1S 
SI) Jha! Gani Y UE) Ui cad! Gil) 3 pb tas mL AI ola HT Y) yaa Lag LL VI ad Jp Y Ojo Olipu2 LA) LI 
Jaa 3 Kegla a, 

BI ga dls oe3 Papa ga Hielan ye cal AN 

oi Ja dliual Lay “aa Ad pakar AI ya KERING JEL, Ok AU Olla pede) Sl BY Meutana SUS Iyekai Y tele s2! Lal Ls 
ai Ji Jl pinoy ad SAS Sa Gila my USAI IN (Ke0 SI Uony (Ky pny (Kya jatt VI Ain DG jl 
OPSI p4AM latah SO pin Y SJ Lah BAALSNI O yo H Lanal AS A1 Gedbaill Lal pama dily Len Kabul Opah y ph Oyiala SY Ulas. 
kiolial! p pl) Angakl Oyatdel Rey oya lang Al Unand! Uni yel ah AI ly Ob ebanog cm BI mel, 

aa ban Dolar Say VIP Ag pal Una al Gala 

SE MEA Naa GERU ha San en TEA Ta DA ya RAD SANA HA EN 
Aja Aaghay Graf Genk Alay OLS Of Lai ye Gasag Lady 4 Ole) ang, 

PE pa SAN Kenahaat Y TT aa ja AJ GP Lama V3 

Lagi Uliy (RS oya Layan Iyoiy Lay sap Cnolisal VI pelang dal AI an Ain Ga Gaf Camadily (eolali Comel, jAA Hd pr3 Ja Goas Y) 
pl dug SMU Lah ee Dal. 

Pd Ol ce Tap La MP1 AJ ai oa AI SEN 

Bahp OLS NB ALAN pen) plmEI eka plat Jelang Rea ge pall pl SIIS Jua Jaan oya ajian DU ang La cala Gaa 
Elash Vy 4 let Y Gb dalan G3 ly Lah pls Y lah ole Kena TJ NI Lltay Uda add yA BA lis ya ng, 

Haa Jln Ah Kyai "ega oya Hah Cah Ily 

SEN Enny SAN La Alor Una AI oa Anal 3 Uaslag Yao Lesi 0G OY dalat II jodi Ega Ang CAS VII ola Oly Lo pas 
su bj). 

maa Hee II TA an Mae 

(AM La pa gi dan Ol jp ag alay MAN tt ja ke ge Reny BPA Waka 6 Uang Jati Ol gp daya 
kail AI. 

NA ya ef AA "al adik Lang Ill 

Nana aa Bana Ba ga Ja Na aa 
HA AA IP LA Im yaa PAT ol 

Go Jia Lai IP II Aang SSI SS eU BA ena Hn HI Pe ee n ka Ga asu al 
Hala Lalang HA Ra IIS all Jak All Tab GA Syas And lal AI) ayah Pay! dl eU AL Ggmbs yagin clay din eU. 

PA oya Jan Ii al ga Ka MT Lag Cal le Jl Sl Yul 

Jae oa Lea Kal SELAI BU Jak Of AI Je GP ia se ah Ip Dat belona Jang eU Ola Sya Jl 300 Mat 
(PN Jaa ats 


dag Ols AJI Dk 8 


Ga 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5973 ) 


2023. KITAB SYARAH BURDAH 2 


Oleh : Muhammad Bakhit 
PI ENI SAN Joy "Tab d AU Ginga yaa 
Lgi DI pad LJle Jr Tah Je Tae JU aye Sbb GP Ol jpuna yya Bipnaa SI nol aki BALI Ai pna Ga HS le ig Ai Ul 
int Ole gag VI senam! Gani) Godok one Ui Lagi Gol BAJU 3 mad gb “Udar yag U8 gyal Ga 8 ii, 
pasta ab AS Gak naly "TO lisa yag luna alay IU 
Katie asi Kp Gi layan JA Yy Aing SKA Lo opal ja La yi Bakrly JS OS Oky Latar Aja SAI ola g Las DP 

2 
folat ab yag tina Usil Jina. 
et SAE AS aja ad UT II ma! JT Jus Las 
ALS II domaka Ob aa Bl Ain II Jaa Of 03 HS LAIN BULAN Y ARI INI oya dah La Tika Il Jono Apt yakin 3 Gd 3 
C ” 8. - 5 ” 

(ea ale Ia Silah 1S) Aeba Bip Orang SAS yan pit la ale ja #Kanbil ya Jay pole AA) 1 Is JS LOLL akn yye 
ASI Of AN, Un Jab (HKI Sltalasi UI) 143 ya P3 day Alir Terlyag dish Al Il Lenloy Tadi Oiauag Tante la Ud JB, 
Amd ya Jar Unika 3" Hedi Ula al al "S3 UU dgan" KS lg bi El UT ay bull esp ide, La yah. 
IV oya Ep BAY" JB Lay lay Elon y La oma dl Ja" gasal) HA) Bai Jail oya anal SEP Leais A0y) sesuka IU) 
ASN HI WS ab IA PA Oey Ida Ig, 
aa d3 Lelr Sl Sai 2" Sel 2 13 Kanlad Lyad Gala 
33 Jas os GP Y OK alay. Abllo AU Bagaor Oles ade IS bau silat Pagal GI OLI 5 
5 » 2 ah) 5 5 5 ea 
bia ey REI pa Al Jatitann leg pb jiS Om DIY pian € pi) AAS HP ya LIS ya AI Y AS LI Ol yap: 
pal oa Ale ey lali ye MT US yag lap OI 
SAI eU 3 Letak BY 422 Lega YP SI SIS poly ale Rai eU ey lali BY ye we Ula ali P3 ebi 
Old JS bait ya Oleh Ola Jl adal 3 dang 4 Ng Hy Lia YA Old Je Ga Selor Ay “ASI Ja oa Jas de Y oral Gaia. 
PA III Ja) pan! R9 Oil SG Reli ola Lal Bgt eng (BI jamna OY (41 O ya! Uh lor Bjomaa JS Ole Al B jmna ESL AS, 
Logis SU SIN Ip GA IP ....dmondl ey Rabi 33 ya NI US Je Abis Jus |) pas, 
Se aga Tki Lay Gis gal MTI ya UpAd Ld SleKoaa 
Amd YUL ya ray Liat SL PE Il ore ab ada Ml La pd Kemana JUS GG Ra padi Uya ya Read JS iii AKA OUT 
PAN Up ajh SA yS dan Jaa SIA Komo jl. 
AA gile ed GAN Coal aa Mi ee 
dl NS ye Anju UU Sopsly Jole JSI gile, Ame JS da Ugiyity Tojzan Ulin Card Ay ole YI Uilast UST uya ate Upale csUus Lu 
AYI. 
MA oa BA pd 3) MP Un lan Lega ih D3) 
pa le mall Da Tyga 2D M3 VI elit, OYI de R3 Igaly pel (NS ya UE Las IyglS order jadk ya UPJLan Uale lay 
JM Her ul id HA ra) Gasal! Jp plukaki dd. 
PE dl ojayr Boiy PT daa G Pad AS Ola W 
Wb Oya yg skala ya Jin Balong ale Bilang Hill ella Ur yel (da pa AI) Y HS) Lita V9 CAS Yg Ani Y pad Ty Lila Lal 
mes Ur Of Un Y La al CIA AP ip AS MA Jerla dl ae hard ON Ily MA atm Lai de JS ayal 
Any aan Aja ya de JS Herbal Unika Utan oya AAL pi asi) Al lala ya VI Aa) nas Y Ja aa, 
Abay JAYA le pluai Vg "7 Lelans Lon Yg ai Lah 
de Io WS 3 Helela Bora YI Gp laly “dam 3 Ilang SAI ee ya Hias Lead jeli Gb Ugalan 4d 3 ee Le JS 
cell ya Upah Le dal, UUT Ao yakey Upin BNI lg y Lemas plug Y LEG gala & yg Usil BS RI AA Leilms Ul 
MP ojed JS 14 Ol) . mandi Jaliali, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5974 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maret II JS Do ib ai "P AI II UU OS 

Lag Uc Jas Ams Lola Wib Abd LE Any Anyy RI RI abg al ya Ma li ey pain ME ae Mo 
Mo Jaday Solbraadl ida (ed SY EL La JS ya mata. 

HE Lay Aya dal OLI PP US IL px uya kis Les O 

sa yy SU Ll Uks Ol La Jas Ab) UE coba Lagu ol JS Uealal SO AI Bye UI UI 3 ey JIN ya Uye UI) OM 
Saka! Sekai Lag SAI Sah lagi Amil. 


IS gor Ay Bluan! ja ME ja gongl Oan3 Ga gt LS 


Ll JI Helmet day HR ny Un AU glasiad PAS BAL JI oa BLadl G AI BAN or PS M3 GAN, 


GI ESL AI Ad ag LL sid la Luh de Lali Li II Ale Jadey pad SY) UWgDU elif padi Sia 2 (AS Ann 
LA oat ja Jasiy cela Al ya aj. 

BB AS Lab oya Ted MTP Ta OLS BL, 

Ol mad dab 2 gerah AI Bayi GL de el Jay Alila RAS Kemang ph Ji UAS ya Ga Ka oya Wa af OA Bra 
Cak! lor ad ID gb AI Kentorly Al NI Ela dir) ola SS ya. 
HI SL Le ja SALE PT La Ce dya aa 

LA ce Ja Y yag dual plg aye Ki OP kn Sig pe ee Min La pl yag Lalu RSU Ao JA ga li JS Ag Ga 
| JUS Call day Anni SE uya Yaa Y 
ata AN pa GA Kg MT MA Aga gada 2 Sa K3 A5 
Vy at Ja Ah BL La AA pal Ka (AN) Lg Tao AP Ann Gp VA AU yng nm 2 K3 AG Cab CAT N es 
SE Old! Jani 9 AB Gale AI tot Gd TSI Ole JAN Bjamma JSI GB Ola, yA 0 Ka GAN JS ia elly om j8 oya Jah 
asal ya, 

Hary dala ADI Gelap derlnny Alur 

PJ GAN Opa Boi Lara kill DL Aa aU 

D3 oa dal Jero PN jane UUD UUS) Bli daan O perlu Unas ja ye 

AN Aa ON agan ma Aa 

EN AN BW jaan Ga ai AS aah Ja IR AJA aa aa Sant Ya 
Ol OLI, 

SE gi GAN ema LS MTA AU aye ea 

DA II BN oya slah ALI 3 adl 15 ja LAS Nm San an oo n, 

Ig Id ma DB ya MT jin ab OA SP 

bagan! IE Ay ca Ole AN 3 Ulik Ilay BJL AI pet LS Gada era SB 0 aa NA Il gal Il ra seal Kyai la 3g 


AE U Jae ad ds anta og JAS Jas Us 3) Aa pem Puan ala Te ag 


PAS de goa ab PAN Lag ea aa Wan 

slai VI Salin 32 Elalia le Gde Jala JST yag Anal Kaka CLLAA VISI AYI amel 3 Lelah (Kakan Ken Jan Ny ska maan Is) 
Gamat uda M3. 

IN aoi LS Sg" "ar Bb AN Gas Cl, 

PN ea ee Ata 

Sa Ha Yg YAN oa 1 "sama la pn il go 

BS Alia Ld Gp Candi, padat AG TI Iyan An Gaia Y ola Jl cahoy ISI 3 

RI Dyah Jia GA Taagi "TA LS YG gia JS ain 

AAS Lg pai Ali J3 ya ani BY ayo nas” Sy janet Salin JI ee ra AM ASODAN , enlaa jANg slab SLAaA ya plis JS OLS. 
AA png Oo ye MT jaman Kel on Ji La 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5975 ) 


RAY! je II Ollas JW LA oya misi HS ye jl IL sai ceng. 

PA ap pin JS Layang data ab las JS Majas 

Aja Ema Y Io cone Ga pia JS tadi y dad Ah IS ta Y Tp AYI Jail IM Opa. 

Aya bea mean au una 

Tata pa ya AL YG LA yam Soal Sob de jet Lag dad LAN ya AI IL Hasil Las. 

patin ab US Head ja MD Ola na WI ea 

Le IN PP YG MPI See Anya YA US) Aljiby army Al bls oa el Op GEN Sl Luh Uh. 

SI MINUS JP MIL ee Lala dil es 

DS Lay 1 Iga Sy Al ON ANN AU Lag EL gd JI SL aya Ulin Akon jl Ji leo (Ill Wany AI Leo Up 
O palih aa AI ta jy AI DP ga 3 Tenan IAI IP il ja Pake Y ASI Tas II Sg ya Tah Ugal kaga SJ de paka Jan 
ALASA Roni) Raglan! Hand! oeka 5 HKG Tan. KAI 2 Gagiy Sy abi oli Cp Hat pe ga Ca HI Oka uya lala ll da, 
lang tele AI laa ol Ol 3 

SAN aga it ia aU "aa Sl lal Lag 

SY JPU gali Ilegal IT KL Ill) HN) Hendi Ce platiant yet 4 elaa2 Allpor Lean oya ET UI Ja AI Belang AI ali Uewus 
A3 HL Ae pdl JI Oa Lead AI IP geudal DN Ca J3 oya deg GjAN Ogan pelan ARI Un yelan 3 Tokaoall SAI jebol laa ls 
HAN bi LS By ld Ig el LOKA Yy AS Ip Taaly Yaa prgki Olal Alika 52 ajdl Ola doll Sale Jl OI Sales oya elit 
ad da SAY ten Rea II SY SP Gaib PB Je dd Bl Late on Ar JI, 

PA ade La WA LI Aa jan JS alih JL 

PT) oa stel Oya ja AYI JW Lala O yak: Y Ab 3 Anal “li Jala 9 laga slah 03514 alel pl3 Anus) 0 mela 3 Pai A23 real 1S 
Tr kanal il gm EISAN ebi yen de AO pati Bp alan 3 Jalil! oa peale Jan 2 jatal VI Iyolo ya bb Al mayan lai 
MAA Ted do An aoyN a ada CI Sh AalaihI eny de ESL Ulu, 

SNI Obsial pia II OhaT PP Ag 0 laga Nat JA 13 

Oa PE Ola Ha La Gal PI da3 Ula A1 petik oya Naalko Cap IAIN Ng US pan ge Nalyy SIA main 3 petele Telill Il) Lala 
Ia (AI ya Aly Sana JS ale got Cebely Tae JS ale ata A3 Sby LAM oat 3 ykaii pluerl, 

CAN ABI JI aa GIE LM" LAS Oni Yg SU ali 

Hay ag Aa Ud SA mami IN AI AI (Yel Raj TSI HS AYI PS ga AA Syed la 
(PM Ambi 15) Seal 333. 

AA Taad b Ab IE Aa Ja Lan oa US 

“elus pb JST O yana slonoi Jar aslal as Aj MY 2 uts. 

3 - 20. BA 

ala IU ja Ph yaa MT Rol Bp yeh pa 

Ope Aug in Gada yA dan IL 020 BSI SE Lane Liv oely 

Saran SU Jutiuat anng "11 Kntonn & Kokata JS ya 

SS Ny dm Jin Y sen gakor oya JAS Gliia Sierg JUS le yua AI RAS AU CSya gara VA ya Ope Kenmit AI Jua 3 Jala JS Ah 
yo. 

(PI Benoa Letak at oya MA gag AYI Al MU Gr 

Jp Ke-lo SAI de AAN ALE Bp) petak Pln YI Ala MJ Ga By deler la oya Ogliliny Al Jl Oyeag dala 2Yja Ja ob 
ISIS yag ea JS HA hat ya Olah 8 PU Upiby Ga SAS Of ag lily OTW ang sak Jeda Ol II, 
Ab aga. 

3 AA Jan ag Mat pa Tan Ii 

AI Dgn) phi Ily ya prlelIS Jad AS pin yA yag plang dala Al Can Iga IS PIN AAS Upin yA cya pen Lali A8) MLS SS G oa 
Ubi oya peang rukor ya AO Jd daki dy pad da le. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5976 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Palaran JT pin el) Nala MT aon pit Ud JA 

HN mai ey Ie ISI ob Ob Bl yag petamdil Igo 6 PI GUYI ea peda Ga ed Ol cai Isl, GL, 3 JUS lajLal ot, 
HI V9 al erik Vj LAS eome 3 peli SU Ate Ld oral gala JA AI Oa SI alan Dena eilil  HE2 eta 3 
Dada Gal peti ya ye. 

EP oa Cat ph Ht Jai 3 Ta Yig Loag Blog Len ag 

NA aan Sela han gas mau ae ma ba Ya Sl BN lan aa 
Lai Ula (bi yalaf Of ag luasan Oyakuki 4S. 

PA aja Sana JS Aa ja MP Tg Long Ta yan Gali 

sae agen oya Up Toy ya on yy Ol Alay Lela AadaR ab Ja5 teh yang Iyo) La RAY Ali Ane le EV ph 4. 

Sae Gp ea Dp ea TU IN Pa BA, 

Im 0 Ba MUA Aa EA AR SAN Sh aa La JSI plat oya eelay N gn pr A33 
SA eidakdd II eta DEL Small G Lens ya. 

(EA 0 Lam Jenang, Aa Lana pd LI Su 

SN AA LI DEL pd Udan yh DAA DU PAI ALL Ogan pa Ce PI pa nyaa Ikay AI Ulle ON) 

V AA ja Ole pel y 29 “pal pb nil PAI Ai Tema SIS pd AAA Relay Cal pig eba Lag A LAI ya maja 
Olgatty. 

SAS 9 AI mai MP aa pai el HI en 

BAN Anni OLAH dadi AS) Anil) de Ulasan Yus Wol Gaya JIE ISA, Lai STAN HL olga le II SA, 
GAN TAS aya GAN TA ja Tg Ja oyeb 9 AS 

slama! Iga! Yg elerghl el A BAY SAN Al j2 ea Sona BIS Yg CIA Clama ee AV LO JAN 2 yeb Sp H3. 
3 Olah Jis LAS Jl Ak B3 ya Y PU Abg OLI BA ya WS. 

AI AI Oa IA La MUI pel aa al IS ML 

Ine Je ya JIRY HS) Agally Iler Jong eU Ai Oi Y (A3 AI GA alas ea ah peta RiJLAl y Bai Sya SUS pr 
Mad La DI Jl yag elyhs 

ani Leon 19 dar AI og Wa Tn Dl Jaana GG 

Gay Segan Ar noUy Telak Cka ita ja OYASA y Cndely Lpepdalon pal DU Yg LAN EN HA pi ya MAY, ABI 0 Y IS 
Mas SI II odong Lag la aa wa Telan AT OS Ke lala GI la TP AS mai AI Ja 0G. 

pas ab Ya ur Gil 
VA 2 A3 LA AN) TAI Gd DL pia Lal DA ya) email Ie Ay Jua seraya Sono IS 
Ips mb AN OA oya Nyak G3 HS) Wany la AN lap AAS ah ML patin pb BN Gg uya Ly SF IS OP AA NY mtde Hp 
So Gol Sya Kotuh! 

AG IBI aa Ja ea "Tale ja 

Se AU RI sea MAN JA BA sa aa Gaal saia Sa JA SAN JA la 
Ja nga YAN ya ja Jek ula 

AA Oka pama (Sy Ah TT daa ya Al LAS ita 

denda Al uya To ya Lanasi Ola ye3 AS Lada HIS Oya JS Hal Ap Ty BI IS ab SI AL Agama ya asi Iilay. 
SI 3 an AL 3 "PP 5 ja (ASN G elalu SIS 

Mina btn AN GA Gal alan 9 What alan aa Ula ka) daa Ji Ida BUSI KA 3 MO sang Well Ge DI La JS 
Ip HI Lin Bo yan jo GMS II Seo SULE ya Nama Lela mel elaldl jmel Sl OT. 

pny Ale S1 Ul dl Irit G 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING ( 5977 ) 


TAN Gentan Ya TAN AAN 3 Aina jas Jl Upin BS 3 ya AI Galau Ol elory pelan Ale AI Jln Al ami Tana Ja CN atalos 
JLN ai Jas JS Lo Ay aa Y oya Reda Ay ay dah ON 3 ES 3g 

AI GA Laga OS "Tile Se L ga 3) 

MH edi SA SIA ad II Glea GI adl Ga SI ie yaR AN spa La, AI gal 3. 

NI, BEM de Y) an MP Ly sel 3 Val cai 

GET OS Lah paul OYI Ugale dl IN Ggae oli y Kantor Lah “nyaa Anita elony SIS lm Ganaony Lal Lowala pal ls ld ceya call 
pedai ) pki de Cemal pd Abd) pawai Coil Korg Las 

Pena Ll Gek Asi | MEME oi Ll G 

bia Ia ea Aa RA sa ga Sa ea ma en Na ya Bh 
& melek Aiisall Odia dls Leela) 3 pl dab Uya DAS GW OS Nia Cas jg. 

pi dng dd TT da 1S Ga 

male Ha 3 BILA gal PF Ang dd ale UAN A5 ole Usah Y GI ABU JA gb yag. 

ri ala Va Ga ja TT jaka Gone La Ui OTO 

AI el Of ola GS 9 3S ye JS Oly Ula Air Coat Cenlas Yy Aga MI Jpop Di dd em Lah Ly Gay La pIN STA Oly Ul, 
By yika danang. 

LAU BN ah yag Tataaa "PP agam Aa D3 Op 

ag Kia Koma FU GP las ebay lal SAT 23 ya de Nala Oj SA Ae Gamad yA) tit Taga Gn op 
ala IU oa Lp DG ayal GIA Ig eBNI Je JG. 

AAN SU JS V4 Sas "17 Yaa Ti ala aa Ol 

Aliya! 2 yan ya Blonde Je oles YI OY JUL ey by PA 5 IL LS gd Y ASI Jaja ng Ing CE Jebol ol 
Sy. 

Maan ab Ain JA Komp ah MANIA pa pu Ol alaik 

ja Tang Ala GAS AA ang 

Ipad ALS ja Gem) Alor Jatah PAN gadi US yebah Okita pel Jlla Yg sentaakl Gali SB gel) yr al rotan A1 yen Ol Ah Gil 
Alas Fl Of le Yo Ole, Oa Ad lak HA JS siy many dala AI Ula tema dahi OP ya pad lil tomah HET) LS dal 
Cabai Kp) AL el Of Glen MS) La pal. 

PSSI 3 JAN Ke LAN Dj ag Ta ta Gaal Kia 

AI Aa Sah Lab US gp Y GI BAN 22 Gg Ja Ela lah ya par peang dala AI Uu MI Ag Lila Kadi dilan) dil Kyi Y) 
daa ot Ugal ab yag, 

CA IP cai Le aj la "Masi al sal Lay ol, 

elo, on Ely jo Giaa bali an Jeng ads Kesan al ks d2 AM Utan SA sASI ml 
Sab Len Tagaa Tae (gb lag Let SI BPI JAN alay AI, 

Delhi yag Sell 3 

mi SAI Jgkor De By 4 Iptu JL GA TU 

SAN en aset aa ae ee Jab nak BAU La 3 
Al ale Ya JP gep. 

Ha ae IE AI SP yg Sal Ai Ogan) Sasar J9 

HA! pa 020 ala RAL aya SA Wla PE AI Jpg Lg Wale plg Gea Ub. 

AE ga Ale Eagle ay Lai pig Wall Id por ya Op 

pil Goreng GL Walet Ui Lag gl Gale pel Ag (Sp La jang BI Sale We tipe Lely Ld Id yo yag Lg Tale Get HS) 
SEL oya Aa Oglosts AI Jay Ga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5978 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pas LA 3 ASN DI Abis ga BE adi U 
La Rabah! GEA All ea gai Y adi JA oya jita Toy ya Tepian JUS SN LAN EDAN aon ata 
Ap OAAS Gp JAS dilony 09 Gobel A4 Tetamonl Ay» Plasa) JUS Oma Olousan delik das SY Nagan Loji jig Al Op LA Iyan) end! pl 
oi sh. 
PN 4 Ola Gea le ls "91 Lemak Co yo ka Jl 
Lilin 5 Aha Naa Tab aman SAN DE AN Lal oa Ie Ka Ja ALA oa A63 Ka Dp AN Pl 
Urat jf Unstet Of pealatual Y Gg Raglan! Kolilla 0 Male Ul pal, 
(A2 ye gl Jerry Ol An ab Per Jasa, TAI 
pbb pb oelaki J8 (da Ran JI Ram ya Ainan (SAI Gmn Jaorly yaaa pb elor JI ia Jari elu. 
aa JAN ASN Ga Tao "TPA DL dl & Bag HN, 
Ne yana Ab BEAN SN Ka RERE III TS AU Dal 
emng Jetat GAN de MT Hall Ulin 2D aa Oil, 
Sit aja WI my lai ye Gt V (AN pakai WAN dika akan Ulah Jah Ge Kran Ol eat 
AU ap Goa map Taja TP La ag OLI cape Li 
OLYL diasta La N DP) LOLA YI AL aj Pa L Ta Lebar, 
GI Lay bl of ol, 
AAU Craell tenun AI Ae) AAL Vila (de DI ea0g 
4324. PERBEDAAN KITAB BADA'IUZ ZUHUR IBNU IYAS 
DAN IMAM SUYUTI 
PERTANYAAN : 


2 Raden Mas LeyehLeyeh 

Assalaamu'alaikum warohmatullah wabarokaatuh... Mohon informasi, tentang perbedaan Kitab 
Bada'iuz zuhur versi Muhammad bin Iyas & versi Imam Jalaluddin Assuyuthi ... Apa memang beda 
isinya? atau cuman beda penisbatan nama pengarangnya saja? karena kalo gak salah 
Muhammad bin Iyas itu kan juga Muridnya Assuyuthi ... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatullohi wabarokaatuh. Beda kang, judulnya memang sama tapi 
pengarang dan isinya beda. Kepunyaan ibnu iyas tentang sejarah mesir, kepunyaan imam suyuti 
lebih umum. Kepunyaan ibnu iyyas mugoddimahnya adalah alhamdulillahilladzi faawata bainal 
ibad....dst, sedangkan kepunyaan imam suyuti alhamddulillahil godiimil awwal....dst kitabnya ibnu 
iyyas hasil pilihan dari 37 kitab sejarah, sedangkan kitabnya imam suyuti dari 32 kitab sejarah. 
Kitabnya ibnu iyas berisi sejarah , keutamaan dan keajaiban mesir. Sedangkan kitab imam suyuti 
isinya kejadian langka, mulai penciptaan makhluk pertama kali sampai kisah nabi dan raja, tetapi 
tidak sampai khatam. Wallohu a'lam. 

- Kitab Kasyfud Dzunun Haji Kholifah (1/229-230) : 


93. x50 RuJlSi 0 389.930 dim #9Sgiall.8 ma0ll wu3YI yul Ly Song DX 23 53 « y3b ll gila, 
yo Teras lal Gd elus ria Sila 108 Sya. (HI... slow 93 SAI Al Seoll) gl yabso 
29 wib yo Ule wlasil log “mao Jil3 yo Cusallg Ul all 48 283 lo 1559. LUS yddUg du GI 
os Ui ole Ko 50 lea Lisig im adl ol Sp 09 (All gala - elus yo Lla»g Lely 

dilas g WeiAS 9 uloi dim cl 103 xgilil 9. algc Nlg. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5979 


dia tgl gbi LX yul 4 as da2 Hug Ja dll Lal Rao bogdall Rilis y8 «gal gily 
SE bi Ud db9 oalil yo on ul 1 555. (... JIN mail ali Sandi) gl. dilaguig buas San 
daud aa. Jalal di sell 5 - dual agale - el a38 Kilo 3 dl SIEJI Ino yo B3 yalgi 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/976619142360894/ 
www.fb.com/noteslwww.piss-ktb.com/978200508869424 


2085. KAJIAN KITAB BADA! IZ ZUHUR 1 : AWAL 
PENCIPTAAN NABI ADAM 'ALAIHISSALAAM 


Oleh Mbah Godek 
Pengajian bulan romadlon bagian 1 
(XI Ale pol Les S3 

Kisah nabi adam alaihis salam 
Oa Any Gamal oya peta Lilo Wat ya Gile al NI II bat OI la pol GIS of Jl AI aU MLS 3 old JU 

Wash has ag audit aslosol si yang 
Imam tsa'labi bercerita dalam kitabnya : Pada waktu ALLOH SWT ingin menciptakan nabi adam 
AS,maka ALLOH memberi wahyu pada bumi, Bahwa sesungguhnya kami akan menciptakan 
mahluk dari inti sarimu,sebagian ada taat padaku dan ada pula yang durhaka padaku,maka siapa 


yang taat padaku akan saya masukkan disurgaku,dan siapa yang durhaka padaku maka akan 
saya masukkan dinerakaku. 


SI Baja dst GIE) Ale Ceammadh Janger LAUT Lal Leiaganis MU II JI OLI Ale Jalar II Sem 

Ol Sa 3 ega Eh Dilatal BO L JEy day Il mera Uta Un Ine G3 Kai dh JA OS Ud Ga JG Y Of elh 
ab Jaladk IBL Jin IE) dala erna DL oya Read Upin Uiankay Ugal! eat OT JA Sa AI ja Lesti gia dal 
kemudian ALLOH mengutus jibril alaihis salam turun kebumi untuk membawa secakupan tanah 
dari bumi,setelah jibril sampai dibumi,maka bumi memberi sumpah pada jibril dan berkata, 
sesungguhnya aku berlindung pada ALLOH yang maha mulia yang mengutusmu, saya minta 
agar kamu tidak mengambil sesuatu dariku yang mana dapat bagian masuk neraka.setelah itu 
jibril tidak mau mengambil secakupan tanah dan pulang pada TUHAN dan berkata,bumi telah 
minta perlindungan atas nama besarmu,maka saya tidak berani untuk mengambil sesuatu darinya, 
kemudian ALLOH mengutus mikail agar meluncur kebumi dan mengambil secakupan tanah 


darinya,terus bumi mengucapkan sumpah padanya sebagaimana sumpahnya pada jibril, 
kemudian mikail memulyakan sumpahnya bumi dan tidak mau mengambil sesuatu darinya 


IE La Jin ad IE) Ale Taat Ugal Op Had Lu Jan Ana LIS ,L Un) Uli Jasa Li lo Lead AI Ju 3 
Lgkor 3 Lele oya Layani y Lesasgly Lag yan oya Leol MAAN ya HAJI Lalu oya jay Ulah ya yee AI al BJ Ay 
Hai Sa aj JB Elle Yeni ME WAP Gd Oles AI JB Sat dl Cas ma el Ella Al PI el, 
Sa Sha SUS J3 30 d3 TANI ya Lenyjitng CI GE) AI Sha sad Os JB gan Lb, 


kemudian ALLOH mengutus izroil,ketika izroil turun kebumi dan menancapkan tombak yang ada 
kantong yang ada padanya,maka bumi jadi guncang,terus izroil mengulurkan tangannya,lalu bumi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5980 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bersumpah pada izroil sebagaimana sumpah yang disampaikan pada kedua saudaranya,maka- 
izroil menjawab,taat pada perintah ALLOH itu lebih baik daripada menuruti sumpahmu,kemudian 
izroil mengambil secakupan tanah dari pojokan 4 yang diambil dari inti sari bumi,hitamnya, 
putihnya,merahnya, dari gunungnya,atasnya dan bawahnya,kemudian secakupan tersebut 
diserahkan pada ALLOH.lalu ALLOH bertanya,kenapa kamu tidak menuruti sumpahnya? padahal 
dia bersumpah atas namaku ? izroil menjawab, YA TUHANKU ,perintahmu lebih berhak dilakukan, 
dan takut padamu lebih diutamakan, lalu ALLOH berfirman,,mulai sekarang kamu jadi malaikat 
maut,dan malaikat pencabut nyawa dan malaikat pengambil nyawa dari jasad dan sebelum 
kejadian ini belum ada yang namanya malaikat maut... 


Insya Allah BERSAMBUNG 

Link Asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/450747251614755/ 

2086. KAJIAN KITAB BADA'! IZ ZUHUR 2 : PENCIPTAAN 
NABI ADAM "'ALAIHISSALAAM 


Oleh Mbah Godek 

Pengajian bulan romadlon bagian 2 : Kitab bada'i izzuhur hal 37 
Sila Lain) Ela dj yag Elia doel La Wi sal Sa Il Lead AA Geng Upia Gai Lo Ie LSG Lang Lia ad Lali JU 
SA BU SP Ling Sai Uee3y) 
€ pedes Leimag OT Old Oles Olga) AI al Lean Lada dede Cb Gdle Aeill UU mas Ol Jahe ol da lol 
HS Timaa WjLo Gaon eU Undali Jala @ gladi Lia Gletd J2 AB al laa Rene GL Ol Jalar dls Al al 
Imam tsa'labi berkata,setelah diambil secakupan maka bumi menangis karena merasa dirinya 
kehilangan,kemudian ALLOH memberi wahyu padanya sungguh suatu saat nanti aku akan 
mengembalikan apa yang aku darimu sebagaiman firman ALLOH yang artinya "Dari bumi (tanah) 


itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya 
Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain" (gs.thoha ayat 55). 

Kemudian ALLOH mengutus izroil agar Secakupan tadi diletakkan dipintu surga,setelah diletakkan 
kemudian ALLOH mengutus malaikat penjaga surga yaitu ridwan agar menjadikan secakupan tadi 
menjadi adonan dengan dicampur air dari bengawan tasnim kemudian ALLOH mengutus jibril agar 
mendatangkan segumpal tanah yang putih yaitu hati/intisari bumi dan dari itu ALLOH menciptakan 
para nabi,,kemudian ALLOH mencampur debu tersebut dengan air sehingga menjadi adonan 
yang besar 


oa EU AS 3 aa BI il Yg 0 JO pa Ek Ily La end al Ana bl Kata 4 Gali 3 Jd A33 

Cb yag ala 
Dan dikatakan pada makna Wahai orang yang mengadukan kesusahan,tinggalkanlah kesusahan 
itu dan tunggulah solusinya karena waktumu itu berputar dari masa ke masa Dan janganlah 


menentang jika kamu dalam keadaan keruh karena sesungguhnya kamu tercipta dari paduan air 
dan tanah 


SAB ya aer Fed VLalo Kyle Ga SP Tia Cr ES PLN Lab le GP Ain ra LS ms Lai 
Sei Jay Iles JB And SUS ds eka Atas oran Sg Jeahy Lita Anna Gl ASIN Gal de okay |) yuga Tekanan disni 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5981 ) 


(und Ale pot Aib ame Ul Ibas AL OT adat JI ian Oya Cal aloe Gaal JB MAA Ui SP aa oa ab Ulu! 

VAN 9 TA oya ASN BI lo AS Sdn) Zina CBN) yg yi Upale Jaa Awara OI) Oya! Uilowa Ueale jal 

oa ya AN 

Setelah dijadikan adonan terus ditinggal selama 40 tahun sehingga menjadi tanah yang keras, 

kemudian dibiarkan selama 40 tahun lagi sehingga menjadi seperti batu bata,kemudian baru 

dibentuk jasad lalu diletakkan dijalan yang mana para malaikat lewat jalan tersebut ketika hendak 
naik turun,lalu dibiarkan disitu selama 40 tahun lagi,, ALLOH berfirman : 

Ph Uh SU) Aa oa ea OLI de Ai Ja 

Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum 

merupakan sesuatu yang dapat disebut? | addahr/al insan ayat 1 |. 


Ibnu abbas berkata,yang dimaksud masa tersebut adalah 40 tahun, Imam tsa'labi berkata, ketika 
ALLOH membuat adonan pada tanah liat adam,ALLOH memberi siraman hujan kesedihan dan 
kesusahan selama 40 tahun,kemudian memberi siraman hujan kebahagiaan selama 1 tahun,oleh 
karena itu jadilah dalam kehidupan susah itu lebih banyak daripada senang dan sedih lebih 
banyak dari pada bahagia 
JSI NI, 2. B3 Ojai ogmadl SEole OLI Se BOKEP 3 oa md USU tb et ali Baal, 
Ulemal 
Jika kamu berfikir pada pergantian zaman,manakah sesuatu yang lebih mengagumkan daripada 


ini,(susah lebih banyak daripada senang). Datangnya kebahagiaan itu bisa ditimbang dan cobaan 
itu bisa ditakar dengan cetakan. 


Link asal : 
http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/451760298180117/ 


2087. KAJIAN KITAB BADA! IZ ZUHUR 3 : AWAL 
PENCIPTAAN TUBUH DAN RUH NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 

Pengajian bulan romadlon bagian 3 : Kitab bada'i izzuhur hal 38 

Hain ybs Usil Luas only Un Lay je Gin Billtli ah Jaena Le Unta gb OSK pel Il pot ebi Jl Al ot 
SEE smoed AI Sa die Fly SMS abg Under NY Cd Ad Jang Sila aa dal, SY 

Kemudian Alloh menampakkan wujud nabi adam yang panjangnya 60 dziro' dan menciptakan 

pada tubuh 360 otot kecil,240 otot besar dan bagian kepala ada 7 jalan tembus (lubang) dan 


memberi 2 tangan dan 2 kaki dan lain-lain dan sempurnalah ciptaan Alloh maha suci Alloh sebaik- 
baiknya dzat yang menciptakan para mahlug 


Al Ge Lagis Al nb) AS pil JL Lio BY! Ugasai DG Buas pilih laka JL pal ge db Glee U GAS Ganga al IU) 
dd Jis Of te SU laa Ul Bill ye Bole AJI BL Led RAM HIVI, Gb dab GLEN) pol JI oa BU J3 
OB us 

Abu musa al asy'ari berkata,sewaktu ALLOH menciptakan farji/kemaluan adam,ALLOH berfirman, 
ini adalah amanahku,maka janganlah engkau menggunakannya kecuali pada haknya. Ibnu abbas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5982 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ra.berkata,ALLOH menciptakan 3 perkara dengan tangannya sendiri,yang pertama adalah adam, 

yang ke-2 adalah pohon thuba dan yang ke-3 adalah papan yang didalamnya tertulis kitab taurot, 
Ibarat kata tangan yang dimaksud adalah kekuasaan 

OB Sd Jaka Ol best ST ISL al LI 

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 

"Jadilah!" maka terjadilah ia. (As.yaasiin ayat 82). 

WS le Rol LAU oya pal as ls ta Dian 9 dal Una mail OS AS YLale (Old ls pol OLS Uj JB 

SPB dibu II Jaa Up ol) Lala Akal pl Sy ya Olah alih LK Ol akal Dp ya HAN 3 pdl LAS 3 ya! 

bd Ka Keag Y AEII y2 malel gag SAI ab And le dlu ML AE YI ye day Ubby Lab Bilas we ls 

User Oles! Ol Ja 

Ibnu abbas ra.berkata,ketika nabi adam as,masih berupa perongkolan tanah liat,iblis melewatinya 


dan mengetuk perut nabi adam dengan jarinya,dan sebab ketukan itulah jadilah pusar pada perut 
nabi adam,dari itulah yang namanya pusar adalah petilasan dari ketukan (dudulan.jawa) iblis. 


Sebab musababnya iblis mengetuk perut adam adalah dia ingin tau apakah ciptaan ALLOH itu 
bisa bolong apa buntu,dan ketika mengetahui kalau itu bolong maka iblis masuk pada perut nabi 
adam dan menerobos keanggota-anggota tubuh mulai dalam sampai luar dan sampai pada otot- 
otot kecuali hati,karena pada hati siapa pun tidak bisa menerobos selain ALLOH, 


Iblis tidak diberi kemampuan menerobos hati karena hati adalah BAITURROBBI 
Oleh karena inilah dikatakan bahwa sesungguhnya syetan itu berjalan sebagaimana tempat aliran 
darah. 
oa sita mai Ol ang ega OI gr WIN daa oa AI Jera Ob Ugal JI pot daan ol Jl AI Lb Ju 
PBR ondamr D3 Les GE 2g LA LD Mey Jo Lalalid elsa OA II Jerat AS 0) V3 pot Ji dal 
LS era AS Ulet OT JII ya Gale GI Ia SI) Anto mm Aab ln JI Lali AI 
Ibnu abbas berkata,ketika ALLOH mau meniupkan ruh pada jasad adam,maka ALLOH mengutus 
ruh agar masuk pada tubuh adam mulai dari kepala,oleh sebab itulah kepala dinamakan yafukho, 
Diceritakan bahwa ruh tersebut membangkang dan enggan masuk dan protes pada ALLOH, 


YA TUHAN,bagaimana mungkin saya masuk pada tempat yang gelap. Kemudiaan ALLOH JALLA 
WA ALA memanggilnya 3x tapi ruh tadi tidak menghiraukan, akhirnya dimasukkanlah ia dalam 
jasad dengan paksa. Maka ALLOH memberi wahyu padanya andai kamu mau masuk dengan 
tulus maka kamu pun kluarnya juga tulus,tetapi ilmuku sudah tertera dizaman azali bahwa kamu 
masuknya secara paksa maka kluarpun juga dipaksa, 


Sp F eE Illako yag onkamor Il Pa Umar Aang Ie ES  ple dila Aa Laki Alan Jl ea can Lala 
beby eh Ad Ab JAS Ula Koy babe lih oa Ab MAh MIL, dad JI JI 3 mba Gak el yA eh Ag pa 
aa Il adi If pa Bli MA Ils JB pal II AAU yg AL La gan SINI, Sy, SI Ikang pal 
Sl Saki Lali Lang yoy Lalin Lah mag pit Jl LAI Lay Jis gag TI db Jasa pl Old lag EN, 
Jd AI JUS Ale paka ob pi lu Jet aS) 


ag Ag ba La AI OSk aribe CL M3) Ja) DA AW onlunor il TIM aa Lai (Jana ya Ulas VI Gl) 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5983 ) 


Disaat ruh masuk pada otak,ia berputar2 samapi 100 tahun,lalu turun pada ke-2 mata,seketika itu 
bisa melek terus melihat pada jasadnya yang masih berupa prongkolan batu bata kemudian turun 
ke lubang hidung terus bisa menghirup udara bernafas dan bersin,lalu turun ke mulut dan lisan, 
saat itu ALLOH memberi ilham untuk memuji dan berkatalah lisan tadi ALHAMDULILLAHI 
ROBBIL ALAMIN (segala puji bagi Tuhan semesta alam) dan ALLOH menjawab YARHAMUKA 
ROBBUKA YA ADAM HADZA LAKA WALIDZURRIYYATIKA 


(Tuhanmu telah merahmatimu wahai adam dan ini utukmu dan anak cucumu) 
Oleh sebab inilah sunnah untuk mendoakan orang yang bersin 


Diceritakan, saat adam memuji ALLOH maka ALLOH menjawab karena inilah aku menciptakanmu 
wahai adam. Lalu ruh turun lagi ke dada,tulang rusuk dan perut maka adam bisa melihatnya kalau 
ruh itu berpindah-pindah terus,dan setiap ruh pindah maka anggota tadi jadi daging, tulang, ruh 
dan darah. Disaat ruh sudah sampai dilutut maka adam tergesa-tega untuk berdiri tapi tidak 
mampu maka ALLOH berfirman : . Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. (Al-anbiya' 
ayat 37). 


Dan disaat ruh merata diseluruh jasad maka adam bergerak,berdiri sempoyongan dan 
sampurnalah ciptaan ALLOH dengan izin yang maha menghidupkan tulang-tulang yang sudah 
hancur. 

Link asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/452463181443162/ 

2088. KAJIAN KITAB BADA!'! IZ ZUHUR 4 : AWAL 


KEHIDUPAN NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 

Pengajian bulan romadlon bagian 4 : Kitab bada'i izzuhur hal 38--39 
PT uyil Upah Gmdity Ala Og pb Rana ol) Jalil lela das Of Ugiad 2S elasl PAVI GL Cena Jane Jali JG 
Kap 3 aan Ge” mL Ol Sonya JB ALA ya SUS past Lai O yamdng Oletlay ll del JS Bye li IU 
Kamal) oykiamd! ya gl pat Alan Hide Uya dangll Ulah AI Ol PAN Well oya gay Wlela ama lp ya Landaa Jay Anadkl 
ka SI) EL dat email 2 (de Lai Ranlas S0 Ata SS IS GOS dgd dy pall Lao ya Km ya lebi 
AI de AAL jp ya Ummi PMB lola yi diper D Ab & HARI Undinal! Uya Jlyyang Ag pay Old jl Kilas, dilan 
play de 


Alhafidz ismail assaddi berkata,saya membaca keterangan banyak dalam kitab injil diantaranya 
hitungan jam dalam sehari semalam itu ada 24 jam yang mana anak cucu adam bernafas 30.000x 
disetiap jam bernafas 1250x dan ini adalah keterangan yang langka. Al azizi berkata,sesungg- 
uhnya ruh masuk dijasad nabi adam pada siangnya hari jum'at yang berlangsung selama 7 jam 
dan itu adalah jam akhirat. Kemudian ALLOH memberi baju sutra dari surga yang penuh dengan 
perhiasan dan memakaikan mahkota yang terbuat dari emas yang dicampur dengan 
mutiara.mahkota tadi punya 4 sudut disetiap sudut terdapat mutiara yang besar dan bersinar 
sebagaimana sinar matahari dan ALLOH memberikan cincin kemuliaan dan memberi ikat 
pinggang yang dipenuhi dengan ridlo juga memberi celana hijau yang terbuat dari sutra dan 
nampaklah dikeningnya sinar cemerlang sebagaimana sinar matahari dan sinar itu adalah Nur 
Muhammad shollallohu alaihi wa sallam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5984 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Upah La cl Gap pke ALA plain AL piah ISSN dalah Genangan! IA Ng ban UUS le JS OLI Pl Ml Ol 
(NO PASI IS II pol ben Aj gag LS le YI Kaley Km ea pia Ad Kawan Ul IAI al Filma ya 

Lie aib gel da3 Jis Amal (& M3, 3 uya 23 09 0 kp 
Kemudian ALLOH mengutus malikat agar menggendong adam dipundaknya untuk keliling dilangit 
sampai 7 tingkatan akhirnya mereka berkeliling sampai sekitar 100 tahun sehingga melihat 
keajaiban-keajaiban disana. Kemudian ALLOH mengutus malaikat untuk membuatkan mimbar 


dari emas dan ALLOH memberikan pengetahuan pada adam semua nama-nama sesuatu yaitu 
firman ALLOH : 


Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya... (@s.albagoroh ayat 
311. 
Kemudian adam naik dimimbar dan berdiri tegak, tangannya memegang tongkat yang terbuat dari 
cahaya dan itu terjadi pada hari jum'at waktu tergelincirnya matahari 
AB ykan GI Walsy SUNAN SL AS ag AI RA Gp ISO L Kle (DI po JB ASUS paid bl any Li 
Ist Ted Gi Kd Ad MI JB pal Hee Lal3 KALI ay Ii SY, WILL aka pal LAI Jl IS 2g Ay 
ISL pit Ol ega alah gril JUS ISIS le LAS el YI 22 Ela db Ol P Ande pad pol all de asi ya 
Sel al SI JA PT JB eatterh pentil Lala terb tida L Ulas AI JW Uetale La YTW ale Y Ulil SM OI 
O yA SI (LS Lag Oya La lela YP, LD ya Ka 
Dan ALLOH mengumpulkan malaikat karena adam dan adam pun berucap “assalamu alaikum ya 


malaikata robbi wa rohmatullohi wa barokatuh” maka para malaikat menjawab, “alaikas salam ya 
shofwatallohi warohmatuhu wa barokatuh”. 


Dan ALLOH berfirman “wahai adam ini adalah penghormatan untukmu dan anak cucumu sampai 
hari kiamat nanti. Ketika adam khutbah,ia berucap ALHAMDULILLAH maka hal itu jadi kebiasaan|- 
rukun dalam khutbah. pertama kali orang yang khutbah dihari jum'at adalah adam, Kemudian 
ALLOH memperlihatkat semua nama-nama benda pada malaikat dan ALLOH berfirman : 
Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 
benar!" 

Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami.." 

ALLOH berfirman : wahai adam beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka 
setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah 
sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" 

Link asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/453860107970136/ 

2089. KAJIAN KITAB BADA'! IZ ZUHUR 5 : SUJUDNYA 


MALAIKAT PADA NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 
Pengajian bulan romadlon bagian 5 : Kitab bada'i izzuhur hal 38 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5985 ) 


Lb) ASGUI SIB Rail y Cedad ya Iga VI pg (Old Gabah La LET 0a Ag po AI Ai ya JP daa ya Mag JUE 
LIKE pa Ngukomang OT AGV al Ss AL Ol POS Sd diy (akan Aailor (IAIN U Jlas dl Jlih La Jul Uile cake ja 
Il AI Of ora ale Mad al Ilgka Og FAN ASIN & Jala Jaya Jaan & Jalar Amma ya di 

dia yee Ul galat JUS (Gakat Cnilos U Jonan OT Skin Loyal Ulas AI JUS 3 pemuadl Uya getaly JG P3 d ypmad Gea al 
knaal! lia gede Gali oya Cake Ma las Al Jas AAlE Ol Jua Dab Lao Ulake (SAI Ul, Ole uya Aiil23 JU Uya tile 
Oya pa Jl Gl yo SMS aa alel JUS Elad yA) Lin pagar UNY Ly perka Layak GAN) oya TP oli Lai ea 
pawai yeya Rnky SJ La ASGWN JUS OS Jajl as as OLS Lawory land Joy diklor pi SUS Ain ulat oya Wil JG 
oat Si AN ha) oya ale MY Gale Gt Woles Ani | dilan GKI Ska WS) ld Ay YI AI, 


Wahhab bin munabbih berkata : pertama kali yang mengumandangkan salam adalah nabi adam 
dan disebagian kabar ada keterangan, tidaklah suatu kaum yang mengumandangkan salam 
kecuali mereka selamat dari siksa setelah itu malaikat bertanya,,ya TUHAN kami apakah engkau 
menciptakan mahluk yang lebih mulia dari pada kami ? ALLOH menjawab,akulah yang 
menciptakannya lewat tanganku sendiri dan aku berucap, wujudlah, maka dia jadi wujud setelah 
itu ALLOH perintah pada para malaikat untuk sujud pada adam, dan yang pertama sujud adalah 
jibril,lalu mikail,lalu isrofil lalu izroil kemudian para malaikat mugorrobin sholawatulloh wasalamuhu 
ajma'in, kemudian ALLOH perintah pada iblis untuk sujud pada nabi adam tapi iblis membangkang 
dan enggan untuk bersujud. ALLOH bersabda apa yang membuatmu tidak mau bersujud pada 
mahluk yang aku ciptakan lewat tanganku sendiri ? iblis menjawab,aku lebih mulia dari padanya, 
engkau menciptakanku dari api sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah,dan saya telah 
beribadah kepadamu dulu dari masa yang sangat lama sebelum ia engkau ciptakan. 


ALLOH menjawab,,dari dahulu aku telah mengetahui bahwa kamu akan durhaka padaku maka 
semua ibadah yang kamu lakukan tidak akan bermanfaat, mulai sekarang keluarlah dari rahmatku, 
sungguh aku akan memenuhi isi neraka jahannam darimu dan semua pengikutmu setelah itu iblis 
berkata ya TUHAN tunggulah saya sampai hari kebangkitan, ALLOH berfirman sungguh kamu 
tergolong orang-orang yang menunggu. Setelah kejadian itu iblis wujudnya berubah menjadi 
syetan yang terkutuk, nama asli iblis adalah azazil yang jadi pembesar para malaikat,tiada suatu 
tempat dilangit maupun dibumi kecuali disitu ia melakukan sujud ibadah pada ALLOH,tapi karena 
durhaka maka semua ibadahnya menjadi sia-sia dinamakan iblis karena ia telah ablas/bablas/- 
ambles/putus dari rahmat ALLOH 


Gl Ulbntat Gundah Hal Jl Ab Ol plg (adl dala pal gate yag amel (dal alas YI Ale sae AI Sllat | Salad Jgn 
Her Urin ja HA) 1 AKU Tapi OH Uiaaly pal Glee U Gang Y OT Il dala Jade AI Ie AI Iya) JB 3 
Wadi gg II UNI Ag) lee Gale Wat) ali Hang, AI 

Pertanyaan simpel kenapa ALLOH menghancurkan musuh-musuh para nabi tapi membiarkan iblis 
padahal musuh nabi adam as? jawabnya : ALLOH membiarkan iblis karena untuk mencoba para 
mahluk. Nabi saw bersabda, jika ALLOH berkehendak agar tiada mahluk yang durhaka padaNYA 
maka ALLOH tidak akan menciptakan iblis,begitu juga adanya iblis itu siksa untuk orang-orang 
kafir dan rahmat bagi orang-orang beriman maka ALLOH akan mencintai mereka bagi orang- 


orang yang durhaka pada ublis dan juga gara-gara iblis minta pada TUHAN untuk menunda 
sampai hari kebangkitan 


Lea lah GE of Jd dala Gelgel) pb Lali Dl ly Aa OY pg dala AI HI ASIAN Cu aloe mill uye pal J3 Las 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 5986 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aa SEK Any yo Hill Uyanon kalap y Upiloe AI Upunonly Aityd (ola ly dia Calo yag II Aap ya Lor pel & Lai Ob 
JIN BE AI oya 1 Lanal p3T Sgp Ae AI ad ya Bs Bilang OLS) Kala ay Il Ula ya ISU elus 
SJSN Ja 8 ai ol OI HI) tromol Mil Laser jd dala oya pal AL mall ya AT ULAI Iis Li 
JB Bluuo Lelasi JB Jl dil Ol 33 Ugilann pad Lain ISU SG Aas 3 md ye Llik AS JG Ugilako Lay JW Lela CSS 
Cabe La Yg el YI AT yag SY ya dil JB AAL UU Lay HJ po JUS AAL say Si de IAI JU Ugiluuo La, 

Li: 


ketika nabi adam turun dari mimbar terus beliau duduk diantara para malaikat, maka ALLOH 
menidurkan nabi adam karena tidur adalah istirahatnya badan saat tidur,nabi adam melihat ibu 
hawa dalam mimpinya sebelum ibu hawa diciptakan,setelah melihatnya, akhirnya nabi adam jatuh 
hati padanya, kemudian ALLOH menciptakan ibu hawa dari tulang rusuk bagian kiri nabi 
adam..ALLOH menciptakan hawa sama bentuknya dengan nabi adam dan mempercantik 
ciptaannya dan memberikannya kecantikan melebihi 1000 bidadari. ibu hawa dan 
keturunannyalah secantik2nya wanita sampai dihari kiamat nanti ibu hawa mempunyai 700 ikatan 
pada rambut dan tingginya sama dengan nabi adam dan ALLOH memberi gelang dan perhiasan 
dari surga yang mengkilap melebihi sinar matahari. 

Setelah itu nabi adam terbangun dan tiba2 ibu hawa sudah ada disampingnya,, nabi adam heran, 
kagum dan jatuh cinta padanya dan syahwat pun merasukinya terus dikatakan pada nabi adam 
"jangan engkau lakukan sehingga engkau mendatangkan maharnya". nabi adam bertanya "apa 
mahar/mas kawinnya? ALLOH menjawab, aku mencegah kalian dari pohon gandum,maka 
janganlah kalian makan dan itulah maharnya. dikatakan, sesungguhnya ALLOH berfirman, berik- 
anlah dia mahar adam bertanya, apa maharnya? ALLOH menjawab, bacakan sholawat pasa 
nabiku dan kekasihku muhammad. adam bertanya, siapakah muhammad itu ? ALLOH menjawab, 
dia adalah anak cucumu nanti dan dia adalah penutup para nabi,andai bukan karena dia,aku tidak 
akan menciptakan mahluk. WALLOHU A'LAM 

Episode selanjutnya tentang resepsi pernikahan adam dan hawa. Insya Allah BERSAMBUNG 


Link asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/454548327901314/ 

2090. KAJIAN KITAB BADA'! IZ ZUHUR 6 : PERNIKAHAN 
NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 
Pengajian bulan romadlon bagian 6 : Kitab bada'i iz zuhur 
ALA yah 0) oa ale YPEIY ily S3 aya dal Un La Lag AS Ad da TAB po jb Je ma IA ol 
Pet an ass JB Ya uya ML Jis alel J3 BB ping (BS OS and P3 Ca ga OS adl US up 
knob pa OI gagya! MAS yan Nah diy Ang Arab pa SS OS el pol IA aj 
Kemudian ALLOH mengusap punggungnya adam maka kluarlah seperti mutiara yang terdapat 
gambar anak cucunya antara putih dan hitam dari pria dan wanita dan ALLOH menuangkan 
cahayanya, siapa saja yang terkena cahaya tersebut maka ia mukmin dan bagi yang tidak 
mengena maka tergolong kafir,sebagian lagi ada golongan yang mendapat cahaya yang mengkilat 


dan adam bertanya,ya Tuhan siapakah mereka itu? ALLOH menjawab, mereka adalah para nabi 
dari anak cucumu wahai adam. Kemudian ALLOH menikahkan adam dengan hawa dan itu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5987 ) 


bertepatan hari jum'at setelah tergelincirnya matahari,oleh karena inilah disunnahkan menikah 
pada hari jum'at 
Oni anak Spa Ol Ob Ojee Olgaoy dl la Al nah Pola Hadi ey LE Ely ya mai pl OS Jab 
AU glya panel AS) pol Sala Oma pion Lali Hb SIS O yag! gang PIVI Ea! oya Lag PN Glng pjg OLI 
Ab 3 Jia Lang Un Ala tadi Ale Jae de BU ls ad EA PIN ja GAYA Leey AI Ip oa 
Ibas AI Gilas oya Ula TU Ii ASUS ya da oya IS peka yag LS pama 3 Ag Ii y yag 2 Jl al 
Ask Usa Igid ad did SU SI Us Sal Of Il ana Slei BU ASI, el yh3 Ia 
Dikatakan bahwa adam itu lebih bagus daripada hawa akan tetapi hawa lebih lembut dan lunak 


hatinya. Kemudian ALLOH memberi wahyu pada malaikat ridwan sang penjaga surga untuk 
membuatkan perkemahan dan merias para wildan/pelayan surga dan para bidadari 


Dan dibuatkanlah adam seekor kuda seperti kilat yang menyambar yang terbuat dari misik yang 
dikasih nama kuda maimun dan saat kuda tersebut dihaturkan pada adam,maka adam pun 
langsung menaikinya. Dan disiapkan bagi hawa seekor unta pilihan dari surga yang atasnya 
dipasang tandu terbuat dari mutiara lalu ia menaikinya. 


Dan jibril memegang kendali dari kuda sedangkan mikail berjalang mengiringnya disebelah kanan 
dan isrofil disebelah kiri dan berkeliling dilangit dan mengucapkan salam pada para malaikat yang 
mereka jumpai maka malaikat pun berkata sungguh begitu mulia mengalahkan ciptaan ALLOH 
yang lainnya dirimu ini. adam dan hawa berkeliling menaiki onta dan akhirnya sampai dipintu 
surga dan mereka terdiam sebentar disitu 
(CAB eye UK 9 peti ola Li Yg tama an Tue) Un SS) Las Vest Gaal, lag Cair oJa 3) Jd! Jd S ab 
LA SY SU Lia OLI 3 ASUVUI Lap cas Ab JI Yes FUI Lagale aa, 
Kemudian ALLOH memberi wahyu pada adam ini surgaku dan istana kemulyaanku masuklah 
kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian dan janganlah mendekat pada pohon ini 
niscaya kalian tergolong orang-orang dzolim. Dan malaikat yang jadi saksi atas pernikahan 
mereka kemudian menghantar mereka masuk kesurga dan berkeliling menemani adam dan hawa 


didalam surga dan melihat persediaan tempat-tempat bersemayamnya semua nabi. Insya Allah 
BERSAMBUNG 


Link asal : 
http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/455061667849980/ 


2091. KAJIAN KITAB BADA! IZ ZUHUR 7 : BULAN MADU 
NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 
PENGAJIAN BULAN ROMADLON BAGIAN 7 : KITAB BADA' IZ ZUHUR 
WS MY kid! ya Pl alay II MUI ya BAL Alan Abg PA Sel ya Lyn Iii gaga Jill Kor Jl Ykog Lada 
NS ALI pa Brown Hb JS OS Ui ya ensiilaih jl Gym (de Ladorg Ya el yng Laga Jl pol LSN 
ena! ya pay Lagake Celaalg Mor ja FIGI ya Rb Jos 2d yo gua Kaali! SU ISI pal OKE Adel ob) Giga jay 
KAN AS 3 oya pl ga Jah Ol Cs yah JB AL La yA ya Ugiilor OS) pai 3 ba IS elo LI Gore, 
dg pi IL OS PP oya ba OS ale PSI dilan LAS Alaihi ta MT gd PT Kd Y MET UI Gelas al JB, al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5988 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BAL PR oa oa SAI ya Kab ya TA Lg oa 
Ketika adam dan hawa sampai dalam surga mereka melihat ranjang pengantin / pelaminan yang 
terbuat dari mutiara dan dilengkapi dengan 700 kursi yang terbuat gari mutiara merah dan 
diatasnya terdapat selimut dari sutra. Lalu malaikat berkata,wahai adam dan hawa turunlah kalian 
disini,lalu mereka turun dan duduk diatas pelaminan kemudian didatangkan kepada mereka 2 
dompol anggur, disetiap 1 dompolnya panjangnya kira2 perjalanan 1 hari 1 malam. Dan mereka 
makan,minum dan berpesta ria dipertamanan surga.jika adam ingin bersenggama bersama hawa 
maka mereka masuk disebuah kubah yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjad dan 
dipasanglah korden-korden sutra. 
Jika hawa berjalan maka dibelakangnya diiringi bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. 
Ibnu sina berkata, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan nabi adam adalah buah pidara 
Ibnu abbas berkata,pertma kali yang mereka makan adalh anggur dan terakhir kali yang mereka 
makan adalah jagung gandum seperti keterangan yang akan datang. Mereka disana pada minum 
arak surga,disaat meminumnya maka dapat kebahagiaan yang extra,maka barang siapa minum 
arak dunia maka tidak bisa minum arak surga. 
Ol Sy Uks de Yah SIT UNY Uni pas Of JI Lao Cg Lena Lelo Ka) ASI Apn Ap, JB 
Ab Ja pebag Cp JII Ja ya SI HH AS ya OS Ui agak JB) AI TH ya OS La dh oa 
Wal el aiL 
Wahhab bin munabbih berkata,petani jagung gandum akan mendapat kepayahan dan kerepotan 
selamanya pada masa mulai menanamnya, menunainya sampai menjadikan tepung karena itu 
makanan yang pertama kali dimakan atas kemaksiatan. Dan diceritakan sesungguhnya pertama 
kali yang dimakan orang-orang mukmin disurga adalah buah anggur. Annaisaburi berkata, yang 
pertama kali dimakan adalah hatinya ikan yang menggendong bumi sehingga penduduk surga tau 
masa habisnya dunia. 
LAS y Upin JSI paka IS di ray di SAI Ugal Upi0 ji Aid 3 pd Aor Il lor ISL AA 3 Ska pal OS By 
IU Cab ya Jami wall ya JH EA padi Oa) A3 Rame JS CA Upah Jali Ug Aibl pb asi Aadil 3 mi 
Sg Tia BL oya NP oat Abal Adel Ob II 3 padi JT ga ga pol Oi leg AE Il elyy pol Ipa gmail 
kaan OS 3 ongUa Ad Ji aya gema PLP elo IU Adel DL Rgor II Il ya dl ia Galih VER 2 lela ya Zea 
kon Sis SO alah J8 paT Clan oya JUS Eta aa ya BLU HUI Ugal JG) AJI PAT malah OT) Lalh RAI ) polo 
CET SU) SMS II Jam Y gagUai Ja Law Jerat Of ap BI JUS Sain Jess d da J3 Ula ea otw, 
AR Aan ya Laliasy LAI Kol ya Leanly OLS il Ugia ym Adel G3 SG dy KAA II ega ed Oya Ulos 
dal Ab Kn aa Korean Ana Ora SM ya SA Adel CO Ula OT ngUl W JUS pad j3 Jia Lead 33 PETI ya Ulu, 
dad Jerad di0asih IG Pet Ud JUS Ol ya) AS AA Sy Rel CI Rona Usa Cg Le Adel salorus Ol SU Ja Jas 
Unulis dining Alibi 3 pb JUS (gara Wo J9 anal 
Wahhab bin munabbih berkata,ketika adam jalan-jalan tanpa sengaja mendekati pohon jagung 
gandum,maka cepat-cepat ia lari menjauh karena terikat janji antara ia dan ALLOH agar tidak 
memakan buahnya. Pohon jagung gandum disurga itu punya beberapa tangkai, disetiap tangkai 


ada bijinya dan disetiap biji kira-kira sebesar kepala unta rasanya lebih manis daripada madu dan 
lebih putih daripada susu. Setelah iblis mengetahui bahwa adam dan hawa sudah dalam surga 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5989 ) 


dan mengetahui jika adam dilarang makan jagung gandum maka ia menghampiri pintu surga dan 
berdiri disitu kira-kira 300 tahun dari tahun akhirat dan dia selalu melihat kesana kemari siapa tau 
ada yang lewat kepintu surga. 


Wahhab bin munabbih berkata, dan datanglah raja burung surga yaitu burung merak yang indah 
wujudnya dan ketika iblis melihatnya maka burung tadi dipanggil dan disuruh mendekat, lalu 
berkatalah iblis padanya,wahai burung yang bagus, dari manakah kamu ? Burung tadi menjawab, 
dari pertamanan adam, Iblis berkata saya membawa nasihat yang bagus dan saya ingin kamu 
memasukkanku kesurga bersamamu, Burung merak menjawab, kenapa kamu tidak masuk 
sendiri? 

Iblis berkata,saya ingin masuk secara rahasia,burung tadi menjawab,wah saya tidak sanggup tapi 


saya akan membawa teman yang bisa memasukkanmu dengan rahasia, Kemudian merak tadi 
mendatangi ular yang mana disurga tidak ada mahluk yang lebih indah daripada ular,,kepalanya 


dari yagut merah,kedua matanya dari zabarjad hijau,lidahnya dari kapur dan kedua kakinya 
seperti kaki unta. 


Merak berkata padanya,dipintu surga ada malaikat dari malaikat mukarromin yang membawa 
nasihat.maka bergegaslah ular tadi menemuinya.. kemudian iblis berkata,apakah kamu bisa 
membawaku masuk surga secara rahasia karena aku membawa sebuah nasihat, Ular menjawab,, 
gimana caranya mengelabuhi malaikat ridwan ? Iblis berkata,,bukalah mulutmu..lalu ular 
membuka mulutnya,dan masuklah iblis tersebut dan berkata,bawalah aku dekat pohon gandum 
lalu ular membawanya dan meletakkannya dipohon gandum tadi. Insya Allah BERSAMBUNG 


Link asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/457841714238642/ 

2092. KAJIAN KITAB BADA'"! IZ ZUHUR 8 : TERGODANYA 
NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 


PENGAJIAN BULAN ROMADLON BAGIAN 8 : KITAB BADA'! IZ ZUHUR 
CAB alel JB AS 3 pd Jl k03 Lali SUS Unas kelor plajkl Sl yong pol page Lada Uban Ia yajg Jolaja Gm oa 
OB (oa ME aya UG al OSK USU OT VI 3 pes ka je LS) USU Lag) Gaal JUS & yak Gl JUS pol 3 pdl da Jl 
Ol ds ai lema Y dil pol bad Led Koe yi al, LA has YUL IU msi fp Yg Hata Y 2 pall ola ya JST uya 
Kemudian iblis mengeluarkan seruling dan memainkannya dengan merdu, ketika adam dan hawa 
mendengarnya, mereka langsung mendatanginya untuk mendengarkan/menikmatinya, disaat 
mereka sampai dipohon gandum maka iblis berkata padanya,, wahai adam,mendekatlah pada 
pohon ini,adam berkata, sesungguhnya aku dicegah untuk dekat dengan pohon itu, iblis berkata 
Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak 
menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)." 
Karena sesungguhnya siapa saja yang memakan biji dari pohon ini,dia tidak akan bisa tua dan 
pikun dan iblis juga bersumpah dengan nama ALLOH bahwa makan biji itu tidak akan 


membahayakan mereka berdua dan dia mengaku bahwa dia adalah pembawa nasihat bagi 
mereka berdua maka adam pun menyangka bahwa tiada yang berani mengucapkan sumpah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5990 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan nama ALLOH pada kebohongan dan menyangka juga bahwa iblis tadi adalah malaikat 
pembawa nasihat. 


lo y Lali Uruay JST, petis All Upon 33 CAST tg Lali 221 j3 Lal CAT Kemah Ai Gr Aa elo PP as 
Urat JA na dala PE Arr JAS 


Dari keinginan hawa untuk kekal disurga maka ia maju duluan dan memakannya ketika adam 
melihatnya makan dan selamat maka adam pun ikut maju dan memakannya,pada saat biji sampai 
ditenggorokan maka terbanglah mahkota yang ada dikepalanya bersama perhiasan-perhiasan 
yang ada padanya 


O Heiag AAA JH Gde ia JT 0 poly JH 3 Le ya SI Sei | 3 Pe ya el ATU gbi SY Sl ja 
pY Yaf OS AYI OVy BELI Gde RI List, JL pol mela ye JW 


Pertanyaan, kenapa disaat hawa makan biji tersebut seluruh pakaiannya tidak terlepas seketika 
sedangkan adam pakaiannya terlepas seketika ? Jawab :Umpama lepas seketika maka adam 
akan kembali dan tidak mau ikut makan,begitu juga diyat/tebusan itu pada yang berakal dan 
karena sesungguhnya awal perkara itu untuk adam. 


(cod J3 oya TI Unas A1) Is AI JB Gal yag JST pol Ol eLaladi jan JB, 
Sebagian ulama' berkata sesungguhnya adam memakannya itu dalam keadaan lupa 


Sebagaimana firman ALLOH : Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, 
maka ia lupa (akan perintah itu). As.thoha ayat 115. 


PAS BY LSG Upi gk Vital Aid mi dls ls Ui, el yong pal OLSG JB LAenanlh Legal (Soy g Adel uya Jet ner 
PSI Cal Hui CST Tebal RaSLJU AI Lea ST SAI 9 jali H paudi dalah Jay Uaio ya jiaih ebaid Url Bm any, Lagus 
PT ke UU YI AS JB Kanan SUN, Lena Lea La if jo SIS pd 3 pm Are Jeda Sy Sya SAI PA 

(demy Lia HP oya SUS paka Y K0 pal Ja II JI ra ot adi Il AI ji Us 

Disaat adam makan dari biji gandum tersebut maka ALLOH memerintahkan jibril untuk mencabut 

ubun-ubun adam dan hawa dan mengeluarkannya dari surga dan dipanggil dengan sebutan 

maksiyat. Wahhab bin munabbih berkata, saat itu adam dan hawa dalam keadaan telanjang, 
mereka berputar pada pohon-pohon surga untuk mengambil daun untuk menutupi tubuh mereka 


tapi pohon-pohon itu pada kabur dari mereka, akhirnya pohon tin iba pada mereka dan menutupi 
mereka dan diambillah daunnya untuk menutupi tubuh mereka. 


Dikatakan bahwa yang menutupinya adalah pohon garu,oleh karena itu ALLOH memulyakannya 
dengan bau yang harum dan ALLOH memulyakan pohon tin dengan buah yang manis tanpa biji. 
Dikatakan juga bahwa yang menutupinya adalah pohon inai oleh karena itu jadilah baunya harum 
dan wangi dan dinamakan inai. Ka'ab alahbar berkata,ketika adam dalam keadaan telanjang, 
ALLOH berfirman padanya keluarlah kamu dariku, aku akan menunggumu maka adam berkata ya 
Tuhan sungguh aku tidak sanggup karena malu padamu. 


Link asal : 
http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/458257980863682/ 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5991 ) 


2093. KAJIAN KITAB BADAI! IZ ZUHUR 9 : NABI ADAM AS. 
TURUN KE BUMI 


Oleh Mbah Godek 


PENGAJIAN BULAN ROMADLON BAGIAN 9 : KITAB BADA' 1Z ZUHUR 
der de basa RAI pg ya ma Kg P AS PI Id Jend AI YES Olo8 yag pol Au Jai Jail Ol € JB 
ad Wakil) Ulang Upin Lgis Kam A3 gl yan Lely Ill S3 3 Jd Ikan Aap Cm, Oya Jl ad Jap Aid Ilor ya 
IU Dal Ea yael 1 DAY el Yah Jt Yg pol SY Jua ema S3 Us daily 
Wahhab bin munabbih berkata, kemudian jibril menggandeng tangan nabi adam yang dalam 
keadaan telanjang dan terbuka kepalanya/tidak pakai tutup kepala dan menurunkan adam kebumi 
saat terbenamnya matahari dihari jum'at, adam diturunkan digunung dari salah satu gunung 
dinegara hindia yang bernama gunung rohun, dan pembahasan gunung ini sudah lewat pada bab 
yang menerangkan tentang gunung. Adapun hawa telah hilang cantiknya dan dicoba dengan 


mengalami haid dan putusnya nasab. Maka dikatakanlah anak cucu adam bukan anak cucu hawa 
karena dia membujuk adam bersama iblis yaitu dengan cara ia makan biji duluan. 


by (OI Atng Jt PI 3 SI) jas Yana Klari jasa) Jas AI JU SAK PW pad Jorla Jis el ye darat) 
SP) re ol JB 3 nal A BLAI Ooh Ip WE ya Janal Lala Lagory UUlasd joy ASUDN oyb ye TP ML Oral! mal 
PN oa Ia BII ya jie3 ISS Gi ll gadi PPL dis dadi SI UP II east desat U Lagas AI 
Dll ma ana AI II ea rb AI 3 Led Jaa III S3 Al date JB Anal SLS ya Ooo ya 
gemas KI Aly RSU 2 Jaa Jil C2 3 Ji JPNN dl Wal desai) oymdl jang pal al as ea3 ML GeyUall Ul, 
Sa Un Laila IS Gabah MjLoy Ulil oapeg Adel Il also Ulil SA Camel all OI danang pdl Upah JL) LK 
Ulesek Up JSI 

Dan hawa diturunkan dipesisir kota jeddah. ALLOH berfirman : "Turunlah kamu! sebagian kamu 


menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan 
hidup sampai waktu yang ditentukan". (@s.albagoroh ayat 36). 


Adapun iblis yang dilaknat dia dikluarkan dari golongan malaikat dan menjadi syetan yang terkutuk 
ketika dia kluar/turun dari surga maka ia turun dibumi irak sekitar kota basroh. Ibnu abbas Ra 
berkata ketika iblis diturunkan dibumi dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur 
lalu dipisah disetiap sudut bumi dikasih 1 telur,jadi semua syetan dipenjuru bumi ini adalah dari 
telur-telur tersebut. 


Mujahid berkata iblis itu menikah dengan ular yang membawanya kesurga ketika mereka 
diturunkan dibumi dan membuahkan 4 telur. Adapun merak hilang mutiara dari tubuhnya dan 
hilang sebagian keindahannya dan ia pun juga diturunkan dibumi tepatnya turun dibabiliun 
dikatakan ia diturunkan dikota antokiyyah (didaerah syam/syiria). Adapun ular,ia berubah bentuk 
tubuhnya dan mempunyai racun/bisa.. sebabnya yaitu iblis bersembunyi diantara siungnya dan 
memasukkannya kesurga. Dan ular pun lisannya berubah bisu dan jalannya diatas perutnya 
(ngesot) dan ia diturunkan di daerah basibhan. 


po Jaa Lala WI aset oa ole Ailanwew jlekia 489 2 JI Ai ya pat Hai dala adl Sala OKU) SS pls ppi Ju 
WS J3 Sg mn BIS ay Jai SULE uya ANT ea ET la pa OI Hb pls pal ale dl ai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5992 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al pg padi WU3 yaaah ajal Im 


Ibnu abbas berkata,adam dan hawa tinggal disurga itu hanya setengah hari dari hari akhirat yaitu 
kira-kira 500 tahun dari tahun yang ada di dunia. Ketika adam diturunkan dibumi,maka ALLOH 
memberikan rasa tidur padanya,maka adam menjadi tidur,dan tidurlah semua yang ada dibumi 
dari hewan-hewan buas,burung-burung dan semua yang bernyawa dan sebelum ada kejadian ini 
mereka semua tidak pernah mengalami tidur,maka hari itu dinamakanlah dengan nama hari 
sabtu.. (sabtu-tidur/istirahat). Insya Allah BERSAMBUNG. 


Link Asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/459077360781744/ 

2094. KAJIAN KITAB BADA'I IZ ZUHUR 10 : AWAL 
KEHIDUPAN NABI ADAM DI BUMI 


Oleh Mbah Godek 
PENGAJIAN BULAN ROMADLON BAGIAN 10 : KITAB BADA" IZ ZUHUR 
bb os Sy G1 akar ae KO IFI “3 ls Lala SUS ya mai SUII aa yi (D3 ge sa JI ale Lala 
PT OLS Bol JB 3 ONE Tando Jobell WUS oya Lepud Onder dual) Se Temmad SUS ya AA IKES Jason oUW GAJI Syah 
US uang o PUT yes, dal) Glad Jail por SUf abi CI, al) Ie ASI db NN, Permadi ya Des jales SI 
Ja da Tim BLS PN Op LIA ale aa J3 JI Silas Iya ST Jt Ia Ja ata AI aib 3 
AS yAD oya jbd Jaga syal Dl y Anya oya Ud Tagih ian Gaia YSS plily Jl AI uya el sanad 
Ketika siang tiba dan adam melihat matahari yang berputar dicakrawala maka adam menjadi 
kagum dan disaat matahari makin tinggi dicakrawala maka terbakarlah jasad adam karena dia 
telanjang dan tanpa tutup kepala dan disaat jibril datang lalu adam mengadu tentang sesuatu yang 
terjadi akhirnya jibril mengusap kepala adam maka berkuranglah tinggi badan adam sampai 35 
dziro'. @otadah berkata jika adam haus maka ia meminum awan dan diriwayatkan jika rambut dan 
kuku adam tumbuh panjang jibril datang padanya dan memotongnya lalu bekas potongan tadi 
dikubur dibumi maka ALLOH menumbuhkan pohon kurma dilokasi penguburan tersebut oleh 
karena ini dikatakan mulyakanlah bibimu yaitu kurma. Ibnu abbas berkata selama 300 tagun adam 
dibumi,ia tidak pernah melihat keatas karena malu pada ALLOH dan berdiam diri sambil menangis 
selama kurang lebih 100 tahun maka tumbuhlah rumput-rumput dari tetesan air matanya dan 
burung-burung beserta hewan-hewan buas juga meminum tetesan air matanya 
Lealey plg II Anb2g Ad ya ya Aid Rd oya JAS dang ly JI It per Cantaad maa Hg SAI Jilrer SIKA MT Ol 
Jia dg onar U jiaad pol SIS Conny Jadi por Lada Belas dimuunid Aemuni HS Upale AijP Leade Lala Sal Jai HS 
Bb oya ayak Obiy Jln Ceaad Min da SU Aan Gran GET gl ya SA dil Poly die oya Belall oa dl 
OH Lain ISI Hj HS dakey Wadi oa HS OUT PH 3 VA HS dakey At AVI oya Lau 
JW dee Je JB sae | JW pal WS las AI li ak SS Lan dad ang Jet Hy SI PNY 
SE at Ol Jalar Al AB All Ga Lg tb JS Oo Al JB pol KA dai Oto El yes | Em Ela AI Hal 
PN 3 bagan Jd SS Sell IS ema Ab Aldi OLI 
Kemudian adam mengadukan tentang dirinya yang telanjang dan panasnya terik matahari maka 
jibril mendatangi hawa dengan membawa domba dari surga dan mengambil bulunya lalu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5993 ) 


diserahkan pada hawa dan jibril mengajarinya cara membuat benang dari bulu setelah 
dipraktekkan lalu jibril mengajarinya menenun maka hawa pun menenun untuk dibuat selimut, 
kemudian jibril berpaling dari hawa dan membawakan selimut tadi pada adam maka tertutuplah 
jasad adam dan jibril pun tidak bilang kalau selimut ini adalah pembuatannya hawa. 


Kemudian adam mengadu tentang lapar karena dia tinggal dibumi sudah 40 tahun tidak makan 
dan tidak minum,lalu jibril pergi dan datang membawa 2 ekor sapi dari surga yang 1 warna hitam 
yang 1 lagi warna merah dan mengajarkannya bertani lalu jibril datang membawakan secakupan 
gandum dan mengajari pada adam cara menanamnya. 


Suatu hari adam mengolah tanah,tiba-tiba salah 1 sapi berhenti dan adm pun memukulnya 
dengan tongkat yang ada ditangannya,lalu dengan izin ALLOH sapi tadi berkata kenapa kamu 
memukulku? Adam menjawab, karena kamu tidak patuh padaku,maka sapi tadi berkata lagi 
ALLOH benar-benar maha welas asih padamu karena tidak memukulmu disaat kamu tidak 
mematuhiNYA, mendengar kata-kata tadi adam langsung menangis dan berucap. YA ALLOH 
kenapa semua mencelaku (meleh2no) sehingga para hewan pun begitu? Lalu ALLOH 
memerintahkan jibril untuk mengusap lidah para hewan dan jadilah hewan-hewan menjadi bisu 
(tidak bisa bicara). Sebenarnya hewan-hewan itu bisa bicara sebelum turunnya adam kebumi. 
Insya Allah BERSAMBUNG. 


Link asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/459162580773222/ 

2095. KAJIAN KITAB BADA'I IZ ZUHUR 11 : NABI ADAM 
BERCOCOK-TANAM 


Oleh Mbah Godek 

Pengajian bulan romadlon bagian 11 : Kitab bada'i izzuhur 
CT JUS SA 3 93) Uang Ikan Anah KS Jet per dalah daya oa mad Sooty Jaaly JE 3 ea pol Lab 
Ce J8 Bola Olly san € mol Jb JST pol JB Ui ole Lali Lah pelet oa emo Jade oya da3 P mol J3 JST Jae 
Il Ju F3 HS bale Jl or Ol Lgale yag PI BY M3 Y J3 Da am ANE Lennad Of ang eiger JU 
HI (1 R03) Umat Lap Ls Gp NI Ang de elo ya dd al Oa PN LS yo Jas JST 
wo Il dd Jah aloe pal Ana Jade Ah ya Setia Aa Ot oya BEI PRA BEJ oya Sel dy lag Ala Co 
adl pai Op uya KE MY 
Saat nabi adam menanam seketika itu jadi tumbuh dan bertangkai dan timbullah gandum dihari itu 
juga lalu jibril mengajarkan untuk menunainya, maka  ditunailah gandum tersebut dengan 
seksama dan ditampi (disiliri.jawa) melalui angin (ditiupkan angin agar bersih) adam berkata 
apakah boleh aku makan sekarang ? jibril menjawab, tunggu dulu. Kemudian jibril membelah 2 
batu gunung lalu menggiling gandum tersebut dengan ke 2 batu itu sehingga menjadi tepung lalu 
adam berkat,apakah aku sudah bisa memakannya sekarang? jibril menjawab, sabarlah, lalu jibril 


pergi dan mendatangkan secuil api dari jahannam setelah dicelupkan air selama 7x, jika tidak 
demikian maka bumi seisinya bisa terbakar. 


Kemudian jibril mengajarkan cara membuat roti,setelah jadi roti,adam bertanya pada jibril,apakah 
aku sudah bisa memakannya? jibril menjawab, tunggu dulu sampai matahari terbenam maka jadi 
sempurna untukmu berpuasa nabi adam adalah manusia yang pertama kali melakukan puasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5994 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dimuka bumi ini ketika matahari sudah terbenam dan adam meletakkan roti itu dihadapannya lalu 
adam mengulurkan tangannya untuk mengambil secuil dari roti tersebut, maka rotinya lari dan 
jatuh dari atas gunung lalu adam mengejar dan mengambilnya kembali lalu jibril berkata pada 
adam, seumpama kamu mau bersabar maka roti tersebut akan mendatangimu sendiri tanpa kamu 
kejar. 


Link asal : 
https://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/482014651821348/ 


2096. KAJIAN KITAB BADAI! IZ ZUHUR 12 : AWAL 
MAKAN-MINUMNYA NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 

Pengajian bulan romadlon bagian 12 : Kitab bada'i izzuhur hal 41 
pda SANG ya del OS USS ad SET YP Jt nor dd JUS ANU AI HI dia PeoI KEM ya JT pot Ceang 
SSS Jail ser oli Lala otg d LS 5 dadi UB Jong UN dala Un yb3 alas jl JT U pol Ol Jha pal Usa Bole SMS jas 
LSI gan IS Sl yan Casa Her II pal OLS Legit db by Uas oil JUY AB uya bei) JB 3 ye Jalar gal WI 
Jonas pad Jalir ae BY Lia Yee pekel Ualy BUAS Ja Jas ESL TA A3 de el Ja Jlad lay JUS 
dear Jis ALI ok (3 ala 3 Ugal) Gl Jati merl pal Jab Ugan JS, SI 
Ay adl Male pal 33 Kemudi plat Kail Ul Lagus AI an) uples oil JB & LereYI co,il VI Laku BS Ud eta pal 
trd Of AI dadi ella! jani IU (ea Aga ya dl Ala Lea La Aa) sya pol Clay Is 3 yag ae dal pls 
AI mau te JW AAS GL LE P3 il Jay (or ya GI may Wis d Ol) emadil Lal 
AS MY AV JI HP de ey al gala Cab) Katie Ul pol Ji Ag diler Pl MAS ob IS AI Li 
SS Gadl 3 Wlatlas CL UAS Ab pa ebano JW ale GAN ai ya ya ma VI Lef OP Dil cenadah Al Sy) 
Ob j2 3 ji! GILA Ke OA Sy Hiby AKA II Yo ya Ja Ob TE ai IWAN OP lal JB. ae 
PIN Lean oatal II ea! MESIN OA WS y HAKI J5 de Ab Ea op el BL Jl dls dl Ol J3. Eks 
oa Las dale Ijily AA dago Il dn pg nyi AKA po AI Jaa gb tani LAS Uya as Ledoel Uya Jaong pai LAS 
AB maag Andi Ale many USA JS Jas UAN Ca AS pol VISA RS emil ya Ga el Ug,be Wb PI pad 
Lal LB Tin IS dad Ol AJI BpASA Lan A1 Alba Cah Ela Bls OT AJI Ulas AI ng AA pol Jasa Lala 
Ha ji All play Ale Ob) datalane Ah ie pal SUS Jas 


B yiasly H yra2y D pon Kang Hales OLS Ol Up) L JB Cena akal Ol JB Ai pelan dala DI (eko MI yan) ye Syy 

aa 3) EU, JB Gomanl BLS LN eat, Sasa 3 lis JL II drg 33 dl dls 3S ih ai, 
Ae dtang ad JA US Je less KA ana Isl 8 33 Ob dir hb ob SA ol ds S 
PN JAE Fama Ba ISA G pET pol Ol Pad Uh elang pl ON Lag ae Ela Ka aan JH MS ae Ip 
ale Filamak Geni ita el yong pal Cm ES Gali BAN OT CSggg elang ya Adi 

Diceritakan bahwa sesungguhnya adam sewaktu makan roti,ia lalu menyimpannya sampai malam 
berikutnya maka jibril berkata padanya,andai kamu tidak melakukan itu maka tiada satu pun anak 


cucumu melakukn simpan menyimpan,maka hal itu jadi kebiasaan anak cucu adam. Diceritakan 
bahwa saat adam makan roti lalu ia merasa haus kemudian ia minum air,setelah itu perutnya 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5995 ) 


merasa mual yang melilit dan tidak bias ditahan, disaat jibril mendatanginya, ia langsung mengadu, 
lalu jibril menusuk dari duburnya seketika itu adam bias kencing dan berak. 


Ibnu abbas ra berkata,saat adam lapar,ia lupa hawa' dan teringat saat ia kenyang dan suatu hari 
ia bertanya pada jibril,wahai jibril apakah hawa masih hidup atau sudah mati ?. Jibril menjawab, ia 
masih hidup,bahkan keadaannya lebih baik daripada kamu karena dia ada dipantai dan 
menangkap ikan lalu dibuat makan Adam berkata, wahai jibril sungguh aku mimpi bertemu hawa 
pada malam ini. Jibril berkata,wahai adam,berbahagialah kamu,karena Alloh tidak 
memperlihatkannya padamu kecuali dekat dengan pertemuan. Ibnu abbas berkata,saat masa 
ujian adam habis lalu bertaubat maka Alloh menerima taubatnya yaitu pada firman Alloh 


AFI ya le DS SS dh ol 
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. 


Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (albagoroh ayat 37). Sebagian 
ulama' berkata Alloh memberi ilham pada adam lalu berucap : 


- 0. Be 0 OL. 90 0 0.0 ce 30 Te nd @ 
oral ya PSI Way US jiki pd Ol Udi Lrallb Lay 


"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami 
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi (al 
a'rof ayat 23). 


Dan diceritakan,bahwa adam berdoa,ya Robbi dengan hak Muhammad ampunilah kesalahanku 
lalu Alloh member wahyu,bagaimana kamu tau Muhammad padahal belum aku ciptakan? Adam 
menjawab,disaat engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat dipilar-pilar 
arasy ada tulisan LA ILAHA ILLALLOH MUHAMMADUR ROSULULLOH maka aku mengetahui 
bahwa engkau tidak akan mengaitkan nama engkau kecuali dengan nama seorang mahluk yang 
engkau cintai lalu Alloh menjawab,kamu benar adam,maka aku mengampunimu karena kamu 
berdoa padaku dengan hak Muhammad. 


Imam tsa'labi berkata,kemudian Alloh member wahyu pada adam berjalanlah dari bumi hindia 
menuju makkah dan thowaflah mengelilingi ALBAIT lalu mintalah ampunan padaku maka aku 
akan mengampuni kesalahanmu. Diceritakan Alloh menurunkan mutira merah dari mutiara- 
mutiara surga sebesar ka'bah dan itu adalah tempat batu putih yang menjadikan bumi jadi panjang 
yang didalamnya dijadikan bejana dari emas yang bersinar,lalu Alloh mengutus malaikat untuk 
menemani adam dan jadi petunjuk jaln menuju makkah dan diturunkan untuk adam sebuah 
tongkat yang panjangnya 20 dziro' dari pohon garu yaitu pohon yang berada disurga,disaat adam 
berjalan maka bumi jadi terlipat maka setiap tempat yang terinjak telapak kaki adam jadilah 
sebuah perkampungan/berpenduduk.disaat adam memasuki makkah maka Alloh member wahyu 
agar adam thowaf dibaitulloh lalu adam thowaf 7x dengan kepala terbuka dan telanjang badan 
maka hal itu jadi sunnah haji,setelah adam melakukan hal itu maka ALLOH telah mengampuni 
kesalahannya dan menerima taubatnya maka jadilah thowaf sebagai pelebur dosa 


Diceritakan dari Rosululloh saw bahwa rosul bersabda,sesungguhnya iblis yang laknat berkata,ya 
Robbi sungguh prilaku hamba-hambamu sangat aneh,ada yang cinta padamu ada yang 
mendurhakaimu, ada yang benci padaku ada juga yang taat padaku,lalu Alloh menjawab demi 
kemulyaan dan keagunganku aku menjadikan cinta mereka padaku sebagai pelebur untuk taat 
padamu dan aku menjadikan bencinya mereka padamu sebagai pelebur kemaksiatan padaku. 


Wahhab bin munabbih berkata,saat adam bertaubat ALLOH memerintahkan padanya agar keluar 
menuju tanah arofah setelah sampai dibukit arofah lalu adam wukuf/berhenti sejenak/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


5996 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengheningkan cipta disana setelah itu tiba-tiba ibu hawa ada dihadapannya lalu mereka 
berkumpul dibukit situ, maka dari inilah wukuf diarofah jadi sunnah haji. Dinamakan arofah karena 
adam dan hawa bertemu disana, kemudian adam tinggal dimakkah sebentar lalu mereka pindah 
menuju bumi hindia. Diceritakan bahwa perpisahan adam dan hawa itu 500 tahun. 

Link asal : 

https://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/486203234735823/ 


2097. KAJIAN KITAB BADA! IZ ZUHUR 13 : PAKAIAN DAN 
RUMAH NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 
PENGAJIAN BULAN ROMADLON BAGIAN 13 : KITAB BADA' IZ ZUHUR 
BI ce da 3 LA ema YAN de Fly Bo mat VII GOL Li Adel Bor Am II ya CPU ot ol ag 
LL aya Koes Ol ogaly nil ja yag on OLI ea AYI oya load ABU pol ole Jl AI Of Jd "EMS Lganar Iaell 
kale pol Ot Ceyaag Sy GEA LAS yA ya TPA US ani ya DU La de OLX ol yong pal OS Led nol oya gi) 
Dg Gasal yag madara pd (le ade ya 12 All AI Ji Soal wetagi alel Y Lo) L JUS las AI JIE dl 
Bold Sg SUS sa po pelaah PIN! 3 Tama slam ASUDUI gema Lp aa ISI OLS 


Diceritakan, sesungguhnya adam ketika keluar dari surga,dia menutupi tubuhnya dengan daun 
surga disaat sampai dibumi daun tersebut menjadi kering dan sumerbak bau wanginya dibumi 
maka semua wewangian dihindia sebabnya adalah daun tadi. Diceritakan Alloh menurunkan pada 
adam 8 pasangan dari hewan rojo koyo dari kambing 2 pasangan dari domba 2 pasangan dan 
Alloh memerintahkan pada adam agar minum dari susunya dan menggunakan pakaian dari bulu- 
bulunya. adam dan hawa menangis karena nikmat surga telah putus pada mereka maka 
tumbuhlah kacang hijau dan kacang tanah dari tetesan air mata mereka. 


Diceritakan bahwa adam alaihis salam mengadu pada Alloh lalu berkata ya ALLOH saya tidak tau 
waktu-waktu untuk beribadah maka Alloh menurunkan padanya ayam putih dari surga seukuran 
unta yang besar disaat ayam tadi mendengar tasbihnya para malaikat dilangit maka ayam tadi 
bertasbih/kluruk/berkokok dibumi maka dengan demikian adam tau bahwa itu adalah waktu untuk 
beribadah. 


BJM By Aly Tki CP Lead Ain Up beg Sdrl ol ds Al dst FIS jas JII iba m3 pol 
Upah Anya Ol doel pakis Yy Homsall slis Of Joe pot Uealasd Wp Uy piaty nun Ceng elomdl Sy dale Jl) D3 pb) 
dikin LSS IV! 6S UG lal y G,— 
Kemudian adam menebang pohon-pohon dan menggali sumur-sumur dan membangun rumah, lalu 
Alloh menurunkan 21 lampiran yang didalamnya tertera hukum haramnya bangkai,dan darah dan 
daging babi dan sebagainya, dan Alloh pun juga menurunkan huruf-huruf hijaiyyah pada adam 
yang jumlahnya ada 29, maka adam belajar dari huruf-huruf itu agar dupaya bisa membaca suhuf|- 
lampiran-lampiran itu dan satu pun orang tidak akan mampu menambahkannya walaupun 1 huruf, 
maka sesungguhnya hukum Tuhan itu sangat tegak dan kokoh. 
Link asal : 
https://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/496015520421261/ 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5997 ) 


2098. KAJIAN KITAB BADA! 1IZ ZUHUR 14 : PUTRA-PUTRI 
NABI ADAM 


Oleh Mbah Godek 
PENGAJIAN BULAN ROMADLON BAGIAN 14 : KITAB BADA' IZ ZUHUR 
DI) Lala ega DPI Il eat ya Jai LS ep eni BI Laila 3 IA pol asi ola U oli JG 
Ha AU ea Lala Oo bag BY aj Cal Lala Ugal VI Jar SI gawad Silg LS oil eng 
Bye Ion 3 ON e LSI SSS BY at ya SE 3 MIA UAS adi LS Jd Len 3 UI SG BY jl 
SA ag ontat Cesddil Gg Ud DI oya Led Ola pel Urea eU ole LSI) Anand ska 3) Serta. 


Imam tsa'labi berkata : ketika ibu hawa hamil,janinnya seketika bisa bergerak lalu kaget dan 
berkata dari mana yang bergerak ini bisa keluar dariku, saat lahir maka lahirkan anak kembar laki- 
laki dan perempuan lalu yang laki diberi nama habil dan yang perempuan diberi nama layutsa. 
Setelah selesai masa-masa melahirkan dan sudah suci nabi adam ingin melakukan hubungan 
badan lagi tapi ibu hawa menolak karena mengetahui betapa sakitnya saat melahirkan tapi nabi 
adam selalu merayu terus sampai ibu hawa mau lagi. 


Dikatakan bahwa wanita itu pura-pura tidak mau padahal sebenarnya sangat menyukai senggama 
tapi takut pada saat melahirkan sebagaimana para ahli hukum menjelaskan bagwa syahwat laki- 
laki itu satu sedangkan perempuan itu sembilan tapi tertutup malu sehingga mereka tidak 
memperlihatkannya itu karena adanya taufig sebagaimana ada hadis nabi yang artinya mereka 
(wanita2) menolak tapi sebenarnya mereka sangat suka. 


GW Ug pit elo May Lap ya Ol Jay Lani) Ja Ws Seoelg ola 3 ly SA Lil GL el ola, JU 
BOS Cdi pb Ary oa SA Dg Ag Lila Jad3 Ulily D3 lady Ogan SYINI ya BOS Ely S3 OLI la JS 
UT ena oya 3 ade Ae oa dilan Ba 3 Ogkaln Ill d pol Yah Ol Gong pel dala AI oke ilanah ji digo 

(Glesiy LS Yee) Lagian Lay Lery) Lia Glony Borly aki uya pKAl SA) Il dp yag CU, L,S3 


Imam tsa'labi berkata dan ibu hawa hamil lagi yang ke 2 dan lahirlah 2 anak kembar laki-laki dan 
perempuan dalam 1 kandungan lalu mereka diberi nama gobil dan iglima. Dikatakan jumlah 
kandungan ibu hawa itu 20x,disetiap 1 kandungan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan 
perempun maka jumlah anaknya adalah 40 yang terdiri laki-laki dan perempuan. Dikatakan lagi 
bahwa anaknya ada 200 dan tidak pernah melahirkan 1 anak dalam 1 kandungan kecuali nabi syis 
yang mana dikeningnya ada nur musthofa shollallohu alaihi wa sallam. Dikatakan lagi bahwa anak 
cucu adam bertambah terus selama nabi adam hidup sampai berjumlah kurang lebih 40 ribu yang 
terdiri laki-laki dan perempuan dan itu dalam firman ALLOH. 
BR AA Ka aa 2 GA Ga Ki La GA 
Ita Ls Sie 5 Ai 1 AN, 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang 
diri, dan dari padanya(263| Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain (264|, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 


Lani Ol Jis hid ayaas Kal oa YgT US nga Aidil uya Las po Ulas AI IG Oy pelia Ny jlo Alus JSI U pal Ol Sana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(5998 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jet Lamil Hy Ob pol di dls SI -3b Jala Sl Gaga Ka pol di aga Ja SU eka JB RS ya 
CA ga SA ag Ae la Ga LA) MAY Laik VI II JBy Ugek Haa Ol Ja YG Jaa Ca map Op 
In ol Ai NY Gp Led AI yA Y car P3 JB ES Ad Jamal ASI ir CA TI Ita OS, Jala 

Lai. 


Diceritakan disaat anak cucu adam berkembang biak jadi banyak mereka saling bertengkar/ 


poro padu lalu ALLOH menurunkan tongkat dari surga pada adam untuk mendidik mereka yang 
durhaka oleh karena inilah dikatakan bahwa sesungguhnya tongkat itu dari surga. Imam tsa'labi 
berkata saat gobil sudah besar maka adam memasrahkan padanya urusan polowijo sedangkan 
habil dipasrahi tentang urusan ternak, lalu ALLOH memberi wahyu pada adam agar iglima 
dinikahkan dengan habil dan layutsa dengan gobil tapi gobil menolak menikah dengan layutsa dan 
berkata saya tidak akan menikah kecuali dengan iglima karena dia dilahirkan bersamaku dalam 1 
kandungan dan dia lebih aku cinta daripada saudarinya habil pada waktu itu nikah saudara itu 
diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan. Setelah itu maka adam berkata wahai anakku 
janganlah kamu durhaka pada ALLOH yang telah memberi perintah padaku pada masalah ini lalu 
gobil menjawab saya tidak akan membiarkan saudaraku mempersunting iglima. 


ME Jaka oya ding LA JS ip PSS Lo Hat ya GULA Is dil IU Set, cat Kast pol JL 

| buat Jali 3) dik Jl ya Ul Jualan CojB) Ular oya Jar de tanah ISA Jl Leena long Wiki Lady Ladik Gel 
FE eB OLI de eijAG eling Ralat saudi oya Ea Leah oya OS LOL jasa Jualay Ja Sby Falam 3 Ia 
(AVI oya Jaan PW oya Jakes) Jls Jp pay elawadl Jl 4 Codanny dalarn Jala Apel Ok Il lay as msh 
Amami! Slaol sel UI Lag elimdl at Ob pal Yg Ska nd Ola Ja JW oYI 


Lalu adam berkata pergilah kamu dan saudaramu dan berkurbanlah untuk ALLOH pada sesuatu 
yang terbaik yang kalian miliki lalu letakkanlah kurban kalian lalu tunggu dan lihatlah siapa yang 
kurbannya diterima dia lah yang lebih berhak atas iglima lemudian mereka sepakat lalu keluar dan 
menuju makkah lalu naik disalah satu gunung daerah situ habil berkurban pakai kambing yang 
pilihan sedangkan gobil berkurban pakai gandum yang tidak disertakan tangkainya lalu gobil dan 
habil berdiri menunggu apa yang akan terjadi, lalu dari langit turunlah awan putih dan bersinar 
pada kurbannya gobil lemudian berpaling dan condong pada gurbannya habil lalu diambil terus 
dibawa naik kelangit dan itu adalah firman ALLOH : 
imannya AI Jia LSI JG ca JB AN Jaa Laut ja dak UUS V3 Yan B1 G ee Jai, 
PA MEN 


Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan @abil) menurut yang 
sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari 
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Gabil). Ia berkata (Gabil): "Aku pasti 
membunuhmu!." Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang 
yang bertakwa." lalu gobil berkata pada saudaranya jika kamu ambil iglima aku akan 
membunuhmu dan tak akan ku biarkan kamu ambil saudariku yang cantik dan aku pun tak akan 
mau menikah dengan saudarimu yang buruk rupa. 


Link asal : 
http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/498202606869219/ 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 5999 ) 


2099. KAJIAN KITAB BADAI! IZ ZUHUR 15 : KISAH AOBIL 
DAN HABIL 


Oleh Mbah Godek 

PENGAJIAN BULAN ROMADLON BAGIAN 15 : KITAB BADA' IZ ZUHUR 
PI oat pp) YEN ya pan Aib Al pil Ujang Boo de Usa! yaalal Oil Jaan Jaka HS Loonta Ja (et 
LAU oakor gd Jar doel II SI AB) oa Ja JB aga EMIS Jas Je VI Jd US JI aa Ja ori mbl LL 
OS pa Ya oya Lab J3 ya Jl yag Lag Alih Apel al) Cd Lali, Uglaroi 2 pn0 Jl Jaa Hand JAE oya Jar cL 
osada 9) & Lead SS PE Aly yel (ls Alay Lele B Anom Ag Rinag HS Lponia ehi Aib Lali Line Uya pia yag 
B Anang Mon yy 2 JUS, j2 IIA yi Ala Lali 21 Udonl Jai cal bad AI Lang oa ISU AS j3 ga Jari, Uy pA 
JB Craddl eya ame AT olga Sab OLI Nita Jaa OT ot so pme Ula G Jual JB S3 land SAI Ale dy jim 
Ag ganas AS yap dy Rian Ala Ji Alan ea Alan Je pai ASI) Jail! Je Jt pai | ayal! Yam 


Mobil selalu bingung karena belum menemukan cara untuk membunuh habil, lalu silaknat iblis 
datang pada gobil dengan menyamar salah 1 saudaranya lalu mengambil 2 batu dari bumi lalu 
memukulkan antar 1 sama lain maka terbelahlah batu tersebut menjadi 2 sedangkan gobil 
menyaksikan hal itu lalu ia berkata kenapa aku tidak melakukan hal ini pada habil, lalu seketika itu 
gobil bangkit dan menemui habil,lalu ia melihat habil lagi tidur dibawah gunung,lalu gobil 
mengambil batu besar lalu menjatuhkannya dikepala habil dan akhirnya habil mati, habil adalah 
orang yang pertama kali dibunuh dengan dzolim diantara anak cucu adam waktu itu umurnya 20 
tahun. 


Setelah gobil berhasil membunuh habil,maka gobil menjadi bingung karena ia tidak tau apa yang 
harus dilakukan terhadap jasadnya habil,lalu ia meletakkannya dikantong dan digendong 
mengelilingi bumi dan para hewan buas,burung-burung selalu mengepungnya dan menunggu jika 
suatu saat ditinggal maka mereka akan memangsanya sehingga Alloh mengutus 2 burung gagak 
dan bertarung sampai salah satunya mati disaat salah satunya mati maka burung yang hidup tadi 
menggali tanah dengan paruh dan kakinya dan meletakkan bangkai itu ditanah lalu menguburnya. 
Melihat kejadian tersebut lalu gobil berkata Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat 
seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia 
seorang diantara orang-orang yang menyesal. Sebagian ulama' ahli tafsir berpendapat gobil 
menyesal bukan karena membunuh tapi ia menyesal karena telah menggendong kemana-mana 
pada jasadnya habil. Dikatakan bahwa gobil menggendong jasad habil itu selama 1 tahun dan 
tidak tau apa yang harus ia lakukan pada jasad habil 


Je ema al eta any Jala J3 Aas VI UI 3 bad HI SS Of 09 Sa ppm! Sl OI Ola eh Le Ju 
339 BAN oya Ella J3 IN OS ya at gb Ai VI peler Y Ita ya ya patlg Uje BP Aing ale pi HN Ans, JI 3 
BS Ab gl or de Ja leg en Lab) Ulis up Ulat pa! J3 Aas seba SSI Jah Taj Aas DAN Ji 9 seb 
del Aly pe 3 yel laka Apr 

Para ahli penerawangan berkata sesungguhnya para ahli nujum menjelaskan bahwa bintang yang 
berekor!/lintang kemukus tidak menampakkan diri didunia kecuali saat terbunuhnya habil dan saat 


dijatuhkannya nabi ibrohim ke pembakaran dan saat hancurnya kaum ad dan saat tenggelamnya 
firaun dan hal itu akan berlangsung tidak akan menampakkan diri kecuali jika akan ada pagebluk/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6000 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


balak atau matinya para pemimpin dan lintang tadi juga menampakkan diri pada awal islam ketika 
perang badar kubro dan juga menampakkan diri ketika terbunuhnya kholifah usman bin affan dan 
terbunuhnya sayyidina ali karromallohu wajhah dan ini adalah perkara yang sudah terbukti. 
WALLOHU A'LAM. 


Link asal : 

http://fb.com/groups/piss.ktb/permalink/498646090158204/ 

2245. KAJIAN KITAB BADA"! IZZUHUR 16 : ASAL USUL 
GEMPA BUMI & GERHANA 


Oleh : Mbah Godek 

JB ya pat Ra II La am III padi 3 HE PG ay UI Ii gag YAI JJ Jala JB U ala! JU 
Sya pnb pidy ABI 3 Syed! cai Jala JS U alat JB UI 3 Sg Sya gd yag Oma! Tea US Cg Jasa 
Ab OS Jasa dial Jaa le ons 3 dy dadi o)L pal OS eU pab pala 
Attsa'labi berkata saat habil dibunuh maka bumi bergetar dan ini adalah pertama kali gempa yang 
terjadi dibumi, dan itu terjadi 7x dalam sehari sampai 7 hari dari kematian habil, oleh karenanya 
maka matahari jadi tertutup, dan ini adalah pertamanya terjadi gerhana matahari dimuka bumi. 
Attsa'labi berkata, ketika habil terbunuh maka tumbuhlah duri di pohon-pohon dan jadi berubah 
rasa buah-buahan dan jadi asin rasa air, pada saat itu adam masih di tanah hindia dan belum tau 

kabar tentang kematian anak yang dicintainya yaitu habil 
Dt ol Jd Il ls dl na Le PLN Sih pal Bola 3 Ogan Joe 3 OS Jala olet Jul JS U Gale cal JB 
dedi e- Ita yg ya A02 pala Mo Jet Jus all LL PN oa Gal Ie pa 2 yo Ol dl 3 au SY J3 
adl SL) Yi Rpr JI Jo Lal Ld aon LS AI II TP aake 3 Ui pot cl) Ul ain elu Kas Ol YaJYI 
dah ya Up AINI Sole Ja Ha pol pa Ad LaaEL PI PUEYI Ja dal, J3 A8 Jua 
Ibnu abbas berkata saat gobil membunuh saudara yang bernama habil saat itu berada di gunung 
gosiyun dalam gua darah maka bumi menyerap darah tersebut, lalu Alloh memberi wangsit pada 
gobil, dimana saudaramu, gobil menjawab aku tidak tau.Alloh memberi wangsit lagi, 
sesungguhnya bentuk/ gambaran darahnya saudaramu berteriak dari bumi bahwa kaulah yang 
membunuhnya lalu gobil berkata dimanakah darahnya ? maka pada hari itu juga Alloh 
mengharamkan bumi untuk menyerap semua darah di saat adam tahu kalau hatinya merasa tidak 
tenang maka ia keluar untuk mengetahui apa yang sudah terjadi, disaat sampai dihadapan anak- 
anaknya, maka barulah ia tau bahwa habil telah dibunuh, dan gobil mengambil dan 


mempersunting iglima,disaat kedatangan adam maka gobil berlari dan menjerit karena takut pada 
ayahnya 


Rowakl 2g LPS Y al G3 di SS ld Co LS el ye LAS Uj Su ol, J3 pol GAS Las JG 

BL OA AI Ia AS II pa bli Ja AI geli el yan Up Yg long Y Ain pl Jala Jai pol de U eladl JU 

IS Aly ear Geng madya ML Ata RAI pa Il elas VI Alai oya Jaorlg ai Useko UU Up WI lia ye Eli yan 
LS Uut plg KoMy Ug ita ab uya Gaby DUS Alah MEI sy da ca Lali AI As il jade oleng Usb dawad Ay 


Attsa'labi berkata : disaat kabar pembunuhan anaknya sudah jelas pada adam maka adam 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6001 ) 


menangis,dan kabar tersebut sudah jelas pada hawa,maka ia langsung menjerit-jerit maka jadilah 
kebiasaan tersebut pada anak cucu mereka. Attsa'labi berkata disaat adam mengetahui 
terbunuhnya habil mak adam berdiam diri selama 1 tahun tidak pernah tertawa dan tidak mau 
menggauli istrinya (hawa) lalu Alloh memberi wahyuhai adam sampai kapan kamu bersedih dan 
menangis sungguh aku akan memberi gantinya padamu anak yang benar2 nabi dan aku akan 
menjadikan nabi-nabi dari keturunannya samapai hari kiamat, dan ciri-cirinya adalah bahwa ia nanti 
akan dilahirkan sendiri (tidak kembar) pada 1 kandungan,ketika ia lahir maka berilah ia nama syis, 
dan arti syis menurut bahasa suryani adalah abdullah, saat hawa mengandungnya,ia tak merasa 
berat dan tak merasa repot saat melahirkan, jarak antara kematian habil dan hawa melahirkan syis 
adalah 100 tahun. Wallohu a'lam. 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/556790944343718/ 
2253. KAJIAN KITAB BADAI! IZZUHUR 17 : WASIAT NABI 
ADAM & KEADAAN IBLIS MENJELANG AJAL 


Oleh : Mbah Godek 
(IT Akad ed LO pp oU SE) Sya Silk 
Lada GE pit ola My pl dya Cab Jloy Soul Bel ay day Sola Il pol yasl 4S) dah SI Ui lal S3 
Ing Uas dar AI AI Eliaa IG 4 Ianogi Le bad Sal, yogi pal Udi dl gi SI Ils dl Ag gk 3 pal 
HS nba OLogly Undip pal Ol Pa Gaeya SAI Sy Ia Le Ko By JUNI Ika ya pol AAL pu dl YG 
ss YI ape BOS Gaal pe ya am al AI Jab ya Salad uji date Jd Ul IX Ob jeli €ix tele ya 
wo ye dng y daglan Ol 0 yul Ca AS Aa jab Adel oya pol Cd ji Jared Ikat Il OS Rabi ayo II MI SLS yag 
SIB Ekaa Lebar yah SILAT IS SL ABI Ola Ie Carl JB) Ml 3 engan gg Hb ya Olah Jl aan pol Ol Fade Hita) 
CP Oo La UI OP 3 Ulet Ob AU Karan A3 Leah) Ily Ulun La ka ala La Slilaeh bas 
SMS Gea Ale nat dl 08 Ja Set Ly Gaal JB) Ako it II How, Lp dalang Lah II Anda y dil 


Imam Tsa'labi menyebutkan ketika nabi syis lahir dan besar, nabi adam kemudian menyendiri 
untuk beribadah kepada Allah dan membaca suhuf, lalu segala urusan saudaranya dipegang dan 
dikendalikan oleh nabi syis. disaat menyendirinya nabi adam beliau mendapatkan wahyu dari 
Allah: Wahai adam aku wasiatkan kepada anakmu syis dengan apa yang kuwasiatkan kepadamu. 
sesungguhnya aku akan memberikan kamu rasa sakit kematian yang aku telah pastikan itu, juga 
kepada anak cucumu sampai hari giyamat. perkataan itu membuat nabi adam terkejut, dan 
berkata : wahai tuhan apa itu kematian yang telah kau jangjikan itu. kemudian adam meminta nabi 
syis datang dan memberikannya wasiat dengan wasiat yang banyak, sampai kabar tentang akan 
datangnya taufan (angin dan banjir) yang membinasakan semua isi alam juga memberitahukan 
tentang waktu-waktu ibadah dari malam sampai siang. kemudian adam memberikan ia sejenis 
kalung yang nabi adam bawa dari surga dan memerintahkannya untuk melipatkan dan meletakkan 
di dalam kotak dan menguncinya. Kemudian adam memegang jenggotnya dan dan meletakan itu 
ke dalam tabuut (kotak) lalu berkata: wahai anakku ambilah bulu jenggotku ini, apa bila engkau 
mendapatkan perkara yang membuatmu bingung maka bawalah, maka engkau akan mampu 
mengalahkan musuhmu selama jenggot ini bersamamu dan jika engkau telah melihat jenggot ini 
memutih maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan mati pada tahun itu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6002 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kemudian adam mencabut cincinnya dan memberikan itu ke syis lalu menyerahkan tabut serta 
suhuf yang diturunkan kepadanya(adam) lalu berkata wahai anakku perangilah saudaramu gobiil 
karena sesungguhnya Allah akan memberimu kemenangan atasmu. Diceritakan bahwa adam 
hidup di dunia ini berumur 1000 tahun dari diturunkannya ia ke dunia. 


da alay Oni JI pil Ily Kamal Il JB) Aan dala OLS og Kmaga II Gmabal Ol CS) La Regol JUNI ag 
Ai ale 3 Game sgp Jeng PAI JL Sa ISI Goda oya ai Jadi Ja GI JB Ay nya RU Lali ISI JI oya ena 
Ig Gala Ad HI Gg ya Ery Lali An CI og ed Anam OB A3 Amang IL UG pen Al Ul, oa 

Ad oma HS yag S Lakon la UT Jb pal jd dit S3 paman (AS Gilra PAI maya AJB Ga Karin Layak 
Tah pp) 


Kabar yang mengagumkan, diceritakan bahwa iblis mendatangi nabi musa bin imron dan 
berbicara jika engkau munajat pada Tuhanmu maka mintalah syafaat untukku dan tanyakan 
apakah masih diterima taubatku jika aku bertaubat ? dan disaat nabi musa munajat pada TUHAN, 
beliau bertanya ya TUHAN apakah engkau mau menerima taubatnya iblis jika ia bertaubat ? maka 
ALLOH azza wa jalla menjawab, sudah terlewat dalam ilmuku bahwa dia tidak akan bertaubat tapi 
aku maha menerima taubat dan maha penyayang, jika dia ingin taubat maka bersujudlah ia pada 
adam, jika dia sujud pada kuburnya adam maka aku akan menerima taubatnya, ketika nabi musa 
sudah pulang dari munajatnya, maka iblis menemuinya,dan bertanya,hai musa apakah engkau 
telah menyampaikan hajatku ? nabi musa menjawab, masalahmu tergantung pada sujudmu 
dikuburan nabi adam, lalu iblis menjawab, aku enggan sujud pada adam sewaktu dia masih hidup, 
bagaimana mungkin aku mau bersujud padanya yang sekarang sudah mati 


Iker 3 Gmail ati Ay Oa Je dala Iyan Jl 0 Ol yet uya ASIA da AI Jan 02 das Sala ISI Gaal OT syg 
Iri pas Gioag lia Jaka lb dag pl Gile Oles AI Ol JUS Ad Aom poT pd AS Sl ge Lela AB ab pedly adl 
ISP AI Sang RAIN AS Ag) Jl Ujang ASUYUI Ale Unit Waamang lam CA3y U pol ad Tia Ol ale JAE Jai 
AN aa HI BL IS GOL ye geli TA OI Is AI ab JUN G JI Jaty adl dal Jah joy Tali pg 0S 
Ol Ia AI JB A8 WE II pal anag JI JI dl on C3 ya maket Ab AS Demang OT Cbl AO yalay RA oya paI 
PLAN Ja Ce (adi dala pal Haa yg Oli gl La (Al (er yaa Ola OUasa 


Diceritakan bahwa iblis ketika menjelang ajalnya, Alloh memerintahkan prajurit-prajuritnya malaikat 
izroil untuk mencabut nyawanya,lalu iblis lari kesemua arah laut dan darat tapi tidak menemukan 
tempat aman sehingga sampai pada makam Nabi adam lalu bersujud pada makam itu, lalu 
dikatakan padanya,Alloh telah menutup pintu taubat maka taubatmu tidak akan diterima, setelah 
jelas tidak adanya diterima maka iblis berkata pura-pura tidak tau, andai aku tau bahwa ini adalah 
kuburannya adam maka aku akan berdiam diri disini dan bersujud,kemudian para malaikat 
mengepungnya dan malaikat izroil mencabut nyawanya dengan keras. 


Diceritakan di waktu hari kiamat dan penduduk surga sudah pada masuk surga dan semua 
penduduk neraka sudah masuk dineraka,Alloh memerintahkan agar iblis dikluarkan dari neraka 
pada setiap 100 ribu tahun sekali,dan diperintahkan adam supaya dikluarkan juga,lalu Alloh 
memberi perintah pada iblis supaya sujud pada Adam tapi iblis enggan melakukan sujud, 
kemudian ia dimasukkan neraka lagi dan adam dimasukkan ke surga lagi. Alloh berfirman 
sesungguhnya syetan bagi manusia adalah musuh yang nyata selesailah cerita yang kami 
sampaikan dari kisah Nabi Adam Alaihis salam dengan ringkas. 


SEKIAN TERIMA KASIH. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, apabila ada 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6003 


kesalahan mohon diluruskan, anggaplah itu kekuranganku, saya manusia biasa pasti punya 
kesalahan, entah dalam makna maupun apapun, insya Alloh akan ganti cerita Nabi Nuh. 
Wassalamu alaikum. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/560292140660265/ 


2257. KAJIAN KITAB BADA!! IZZUHUR 18 : KISAH NABI 
NUH AS ( BAG.IJ 


Oleh : Mbah Godek 
(IT Akalad ed DL pp oU SE) BA Silk 
Kisah Nabi Nuh alaihis salam 
cra Jab Kal JUS Ah GAS Ad JUS gadi CAS ka Ol JB esai and JUS calj dil Ja La bp dia Kemang 
BV AS dala Y yah HE ya AI OS Oy US OT ot UI OS ANN OB GA le adi OLS LAI 
Legi GP don 0 JS dedy ditelan de Kang ma US S3 LIS OS seliy L Jai 
Dia adalah Nuh bin lamak bin matusyalkho bin idris alaihis salam..imam kisa'i berkomentar nama 
Nabi Nuh adalah abdul ghoffar atau yasykur dan sebab terjadinya dinamakan nuh yaitu diceritakan 
bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata lalu Nuh berkata anjing ini sangat jelek menjijikkan, 


kemudian anjing tadi bicara pada Nuh wahai abdul ghoffar engkau menghina ukiran apa yang 
mengukir ? 


Jika hinaan itu pada ukiran maka jelas jika itu tertuju padaku maka aku enggan pilih menjadi anjing 
dan jika hnaan tadi tertuju pada sang pengukir maka hinaan itu tidaklah layak karena Ia bisa 
berkehendak pada apa yang la kehendaki, setelah ingat kata-kata tadi abdul ghoffar terus 
menangis dan menangisi kesalahan dan dosanya dan karena seringnya dia menangis maka 
dinamakanlah dia Nuh (menangis) telah bercerita imam assaddi pada kisah tersebut. 
SI JI ea eat oa PS JUS DI dala Ji mr OT dia Uji Ailamga adl ya TI eU da 3 Kay JU 
ofang JI bnyk Ul j3 yag Ulah JI AI Ling AS os oya Ula JL Setor Cr D7 Jay UT Jati or dl JUS 
JS JB pl Serang Al39 padi Lalang Aaat) Uyaukalenl! pulel dengll Jadi por Oi € (Hi Dis “al Of J3 oa Ola iii 
Jl yag Ueyiiy padi aset uya Jah pay late Lor Jadinya OS pal op Jet 0 TPT O1 Jend ot Jadinya AI ye Il Ul 
hai Bray Lghay Glyang D3 Gay Tema pend II Ogukang Ang ya OS WIL Hr panik AI AA uya dtg Oli ya 
JS Jab OA pe JL Tata Layar pb OS pian Hilarngany Ill pt YI Ola Iyo OS patin OLI 3 AI La S3 all yag 
Au Kang plat W S4 3 sll AI Pa ara la AI Pn el ale oJd OS Mis tpg el Hal Cs 
O 9 jas 9 ale! DS dy JI O gk yg 3S aa) S3 e) C3 “al Taban dad O gni Amal e) pakan Is OS Al) 
Hi Oya ping Uasus Oa pg an aan Ogan 9 PI Sue Op £ IS, W Lokasi Uggah U O Ihomng # oL dl Ll 
SB ena SUS AS ng ja HP ya Noler elu Ogijag 
Wahhab bin munabbih berkata,ketika Nuh berusia 480 tahun datanglah malaikat jibril alaihis salam 


padanya,nuh bertanya, siapakah engkau wahai laki-laki tampan ? Jibril menjawab saya utusan 
Tuhan semesta alam, saya datang padamu membawa risalah,sungguh Alloh telah mengutusmu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6004 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuk umatmu, sebagaimana firman Alloh dalam Algur'an : 

d3 (HA ka il ol j3 oa lai of JI bea ul Ui) 
Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah 
kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih", lalu jibril mengenakannya baju 
mujahidin dan mengenakannya surban kemenangan dan memberi ikat pinggang saiful azmi dan 
berkata padanya,berilah peringatan pada musuh Alloh yang bernama darmasyil bin fumail bin jij 
bin gobil bin adam, konon darmasyil adalah raja yang lalim, dia adalah pertama kali manusia yang 
memeras arak dan meminumnya,juga pertama kali orang yang bermain judi,juga yang pertama 
kali orang yang membuat baju yang dihiasi dengan emas, dia dan kaumnya adalah penyembah 5 
berhala, yaitu wad, siwa', yaghus, ya'ug dan nasr yang mana berhalaz itu sudah disebutkan dalam 
Alguran Al-adzim, konon berhala2 ini dikelilingi 1700 berhala,pada berhala itu dibuatkan rumah 
yang dibuat dari marmer yang berwarna-warni,disetiap satu rumah panjangnya 1000 dziro', begitu 
juga lebarnya, konon pada berhala-berhala ini ada kursi-kursi yang terbuat dari emas yang di 
dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah dan juga ada pelayan yang 
melayaninya pada siang malam dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya, 
pada hari raya itu nuh keluar,dan mereka pada menyalakan api disekitar berhala-berhala itu, 
mempersembahkan kurban lalu mereka pada bersujud memulyakan berhala-berhala tadi, mereka 
pada membawa alat-alat musik, pada menabuh gong dan menari-nari berpesta ria sambil 
meminum arak dan berpesta sex dengan terang-terangan, dan mereka menaiki / memperlakukan 
wanita sebagaimana hewan. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/561146317241514/ 


2265. KAJIAN KITAB BADA!! IZZUHUR 19 : KISAH NABI 
NUH AS | BAG. IIJ 


Oleh : Mbah Godek 

KITAB BADA 1 IZZUHUR KARYA IMAM JALALUDDIN ASSUYUTI 
(IT Akalid ed DL pp oU SE) BA Silk 
lay dala BI ghe IA aj mtale Ipa Ol SILAT AI Ig slama Ii dana gang Jle JP ee Hb C3 el TP La 
CA Hy AS ya Ket A8 Il pi Lal Lo del Coal JII US ae Hg ep IP ES OS RS 
bsa ya LAI diang ANY BAN Il Ayo Al Rona Ola ji Te Lali PI Bole ye SI Wala yoo 
Ian IU adl ja gain” SAI la Sy oh JB Ainb ya ST Lal Jadrnyo SUN Ale abah PAS ya ego oa JS Pj) 
SAI GSay Ong yi glg oya SU Ol yel Ad) Salsa GA SUN Jas Jl alis Gy Op yag PAI Je 00 
AS Jlib pls ola Sales IS) snkony dAL Iyin gd Ula JL Sitor A8 nilai Lo) Jyay C3 UT JB cit ja MI Ad JS 
Yg ads UTY Opor Gbu JUS Lap Jis Land Lae LAS Oly Lali Lks LAS Oly Laga O yan Ll OS Ol SI 
Ordo) Sawo) UT ly Oya (ds 
Ketika nabi Nuh mendatangi kaumnya , ia berdiri diatas jurang dengan menengadahkan kepalanya 


keatas seraya memanjatkan do'a : " Ya Aloh , saya minta kepada MU agar menolongku dengan 
Nur Muhammad SAW ". 


Jumlah kaum Nabi Nuh tidaklah terhitung banyaknya , seketika itu pula Nabi Nuh berseru dengan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6005 ) 


sekuat tenaga dan berkata : " Wahai kaumku , kedatanganku ini adalah atas perintah dari Tuhan 
semesta alam , saya mengajak kalian untuk menyembah kepada NYA dan meninggalkan 
penyembahan terhadap berhala berhala itu ". 


Seruan Nabi Nuh ini begitu membahana dan menggelegar sehingga terdengarlah dari segala 
penjuru , mulai dari ujung barat sampai ujung timur . 


Karena seruannya itu pula maka berjatuhanlah berhala berhala itu dari kursinya | tempatnya 
semula |. 


Tatkala itu semua pelayan kerajaan kaget , begitu pula dengan sang raja DARMASYIL yang 
menjadi pingsan dibuatnya . 


Setelah sang raja siuman , ia bertanya kepada orang orang disekelilingnya : " Suara apa itu ? ". 
Kemudian salah satu dari mereka menjawab : " Itu adalah suara seorang laki laki yang bernama 
NUH , dia adalah orang gila yang akalnya sudah tidak normal lagi ." 


Seketika itu pula sang raja memerintahkan prajuritnya agar membawa Nuh kehadapannya . 


Ketika Nabi Nuh sudah berada dihadapannya , sang raja pun bertanya : " Siapa kamu ? ". Nabi 
Nuh menjawab : " Saya adalah NUH , utusan Tuhan semesta alam . Saya datang kesini 
membawa risalah agar kalian semua beriman kepada Alloh dan meninggalkan semua 
berhala berhala itu ." 


Kemudian sang raja berkata : " Jika memang benar kamu gila , maka saya akan mengobatimu . 
Jika memang benar kamu fakir , maka saya akan mencukupkan harta untukmu . 


Dan jika memang benar kamu adalah orang yang terlilit hutang , maka saya akan melunasi semua 
hutang hutangmu ." 


Lalu Nabi Nuh menjawab : " Saya tidaklah gila , tidak juga fakir , tidak juga terlilit hutang , Saya 
adalah utusan Tuhan semesta alam ." 


BEM 9 pebely (UPI Bole Ce NyoLE UK Ja esa Il Sl AN tag Ay pall Ja aya yag Url! Jah OI Ale Fi UG 
As pm BIN JB dala Keab ANIS SMAN ga Lali ABI Jegeg Legi Oly AL VISI Y Ii Ol) AI aon II paleuh AL 
Ely peng pl pg SS IYA RDE ata MAS Leon ajib Bae W Jl BMA pad IS Gn oat sya 3 ha 
vb wap Leon yah Jageme ai Kaaly W Jl SA ALA ag cal Png Bolang Ban yag Ola LIS Jd wal, 
BI AI Oles Ulil ora Lela) Ion Jl ya Ae oya € Leak ag Lean Jl coole UI OLS nge LA) 
KAS abah SAS HARI Ai ya pad hye ya PA Aa Pd Lay Y om AI uya SI AI gala aj Lola asa JS 
AP bl gina OeAS) aan Aeon 5S Sad Taun, Gada lg JaliN le di jilay Alery oya dig pm Lil 0 Kay 
dian BUDI ya SUS Ae pUU Oyalu Y AU 

Nabi Nuh adalah Rosul pertama yang termasuk kedalam golongan ULUL 'AZMI , Alloh 
mengutusnya kepada kaum @OBIL yang mana mereka ini telah sangat keterlaluan dalam 


menyembah berhala dan sengaja memperlihatkan kesyirikannya kepada Alloh dengan terang- 
terangan. 


Karena itulah Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman dan meng Esakan Alloh semata serta 
mengajak mereka untuk berikrar dengan kalimat : " LAA ILAAHA ILLA ALLOH WA ANNA 
NUUHAN RASULULLOH " " Tiada Tuhan selain Alloh dan Nuh adalah utusan Alloh ". 


Ketika sang raja mendengar ucapan itu , maka murkalah ia , seraya berkata : " Seandainya ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6006 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bukan hari raya , maka sudah pasti akan saya bunuh kamu dengan kejam ". Dikisahkan juga 
bahwa pada waktu itu hanya ada satu orang yang beriman dari golongan wanita , yaitu AMROH . 
Lalu Nabi Nuh menikahinya dan dikarunia tiga orang putra : 

- Sam 

- Ham 

- Yafus 


Serta tiga orang putri : 
- Haswah 
- Saroh 
- Bahyuroh 


Setelah itu adapula seorang wanita yang beriman , ia adalah WAL'AB BINTI AJUWEL, Yang 
kemudian juga dinikahi oleh Nabi Nuh , dengan istri yang kedua ini Nuh dikarunia dua orang 
putra , mereka adalah : 

- Balus 

- Kan'an 


Akan tetapi kemudian wanita itu kembali lagi kepada agamanya yang semula setelah ia memeluk 
Islam. Kemudian ada lagi beberapa orang yang beriman kepadanya , mereka kira2 berjumlah 70 
(tujuh puluh J orang , yang terdiri dari pria dan wanita. Setelah itu kesehariannya Nuh adalah terus 
keluar untuk berdakwah dengan berseru : " Wahai kaumku , sembahlah Alloh , tiada Tuhan 
kecuali DIA dan tiada pula sekutu bagi NYA ". 


Lalu semua kaum itu keluar dari rumahnya masing masing , mereka melempari Nuh dengan batu 
serta sandal , sehingga membuat Nuh pingsan . Mereka mengasingkan Nuh dari dunia , mereka 
menyeret dan melemparkan Nuh kedalam kotoran. 


Ketika Nuh telah siuman , ia lantas mengusap wajahnya yang berlumur darah , ia segera beranjak 
untuk melakukan sholat dua roka'at , seraya berdo'a : " Ya Alloh , ampunilah kaumku karena 
mereka belum mengetahuinya ". Nabi Nuh melakukan hal itu kira-kira selama 300 | tiga ratus 
tahun |. Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/564396743583138/ 


2345. KAJIAN KITAB BADA! IZZUHUR 20 : NABI NUH AS | 
BAG. III) 


Oleh : Mbah Godek 


(IT Akad ed DL pp oU SE) Bag Silk 

C3 etaly AI Ja ya oh yeaa OS La geua Tp Jllad dal oya Al OLS Una dl Okay plg Lila Jd 0 MUI OT 
gm OA! Ale Jera Goo Ai dilan Il Jl angi Sasa 

DS MSI ITA 3 pel AI pel LAS CAST 3 aral Ogasas PL ale Tj Kya aer LS IPS elu de ey, 
Lemari Ale 3 osebell  a UB il Ogah dala obatah US Ai yag pala ya ISL Koba YI Gp Boom Ad O yna Anji 
aah aka oya Hilal y Cap SUN Ella malai OA 3 Jeroy Ug Tian dala ya C3 LUAS JB Gaad ale gd ISI 

Pads LS Gm Ai yap ar yoaa LS las Al ya Ula Jl OS ayo ab 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6007 


Kemudian Raja Darmasyil mati dan diganti anaknya yang bernama " Tubin " yang sifatnya lebih 
kejam daripada ayahnya,,Nuh tak menyerah tuk mengajaknya beriman sebagaimana Nuh 
mengajak ayah Tubin,,Nuh selalu bedakwah pada kaumnya sampai 400 tahun. 


Sehingga masuk kurun yang ke 5 sedangkan kaumnya masih pada keadaan semula,saat 
mendengar suara Nuh mereka menutup tangannya pada telinga sebagaimana yang telah 
dikhabarkan Alloh dalam Alguran yang mulia,mereka mengumpulkan batu-batu diatas loteng, 
disaat Nuh lewat maka mereka melemparinya dengan batu tersebut sampai Nuh pingsan,dan 
mereka menyangka Nuh telah mati,,maka burung-burung pada mengibaskan sayapnya saat Nuh 
pingsan sampai siuman,hal seperti itu terus berlangsung sampai melewati kurun yang ke 6 . 


Ketika memasuki kurun yang ke 7,dan Tubin pun telah mati dan digantikan putranya yang 
bernama " Togrodus " yang mana lebih lalim lagi daripada ayahnya. Disaat Nuh berdakwah maka 
nuh dilempari batu sebagaimana yang sudah-sudah . 
SN Aind Il AI epaket Abg Li y09 ai Uya ja sll Obat 3 Y deeh II dad AI SWA 
Hai OP WIL US Ge ya PI de YK) da2 Il AB pel LS pgn dont Ga YA OL ji le les 
ASGYUI Unas orlay Ai pSM Slash Hal Cuti (IU pet YI Igol Yg Sole Lalin 
Kemudian Alloh memberi wahyu pada Nuh bahwa tiada tersisa dari iga orang laki-laki dan dalam 
perut wanita yang mau beriman ikut pada dakwahmu karena Alloh telah menenggelamkannya, 
maka berdakwahlah Nuh pada mereka bahwa Alloh tidak akan menyisakan dari mereka 
sebagaimana yang dikabarkan Alloh. 
Nuh berkata : "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu 
tinggal di atas bumi ." 
ES Up NY Ya Vp BC (las pal O| SI 


" Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba- 
hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir". 
@s.Nuh ayat 26-27 


Maka terbukalah pintu langit atas doa Nuh dan bergeraklah para malaikat . 
ayat YP) dong la SP EA ya Kg ya JB SAI Lay Hy eni J3 LI SU pal Ob AI gt MU and JL 
lg Boat ge Ai nd REM Aaad R3 Goob daa Ol ayal aya yA J3 TI ta PG yo ol 
Yg LAN Abe Pj ket PN ya TA NI Bob slam ya Sad BA SU A3 OI aa ot GI ala Jill ad Of La 
dit BSI II Aoa Ol (LI Ale Lgi AI ja Kolaka Jai Jd Oei de mb ME WS ab He d3 In) Yg Teh 
Sang rowi bekata : setelah malaikat pada bergerak maka ALLOH memberi wahyu pada Nuh agar 
membuat perahu ... Lalu Nuh bertanya : "Ya Tuhan , apakah perahu itu? ". Alloh menjawab : " 
Perahu adalah rumah kayu yang berjalan dipermukaan bumi ". Lalu Alloh memerintahkan Nuh 
agar menanam pohon jati ditanah Kufah,ada yang bilang pohon " abnus ". Dan kemudian Nuh 
menanamnya dan membiarkannya tumbuh sampai 40 tahun sampai penebangan. Langit dicegah 


hujan dan bumi dicegah menumbuhkan pepohonan , diwaktu itulah langit tidak meneteskan air 
hujan dan bumi pun tak menumbuhkan rumput . Wanita-wanita,hewan jinak maupun buas juga tak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6008 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bisa beranak , bahkan burung pun tak bisa bertelur . . . itu terjadi untuk membuktikan suatu hujjah 
pada semua manusia sebelum adzab tiba . . . Kemudian Alloh memerintahkan Nuh untuk menuju 
kuffah dan memindah kayuz2 jati,lalu Nuh bingung bagaimana cara memindahkan kayu tersebut . 
Maka Alloh memberi wahyu pada Nuh bahwa sesungguhnya " Iwaj Bin Unug " yang mampu 
menggendongnya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/583369738352505/ 


2353. KAJIAN KITAB BADA!! IZZUHUR 21 : KISAH NABI 
NUH AS ( BAG. 4J 


Oleh : Mbah Godek 
(IT Akad 3 D2 2) Rul SE) BA Silk 
LIL Any MP Bala Beli KAS, JSI Rmh Jai dai LIS pal SY oa CAS Tai je Ul JSI JB 


dian ALS, KY, Any 


Alkisai berkata : " Sesungguhnya Anug ibunya Auj adalah keturunan dari anak cucu Adam yang 
buruk rupa dan buruk pula bentuk tubuhnya,dia adalah tukang sihir yang mahir.Dia melahirkan Auj 
kemudian mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya itu . 


Ud Jd ce D3 Jin dan OS OI Snsig pl3 yag GA PIL PLS Ailatu digo WAN alas OS Hye 4S Lala 
IS OLS mes Una CI Ayiag Eh dia doel ed Il odp AS Jet de Gabe ISL OS SE Ob el 
MAS mede Iya Jal Je emak 

basa Ad Igaioy AAN Sl Jai ole Rita dag YP Ai Iin IG Y) Lasad Iya LAI IU A3 Jaf de Jalu dil Jdy 
OA Bp pal Jala Yg A2 rd GI ya dale AS pala, OT Unas LS US HS Laba Ob 0 yund Colek ya 
aa 


Ketika Auj sudah dewasa ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 
dziro' , begiitu pula lebarnya juga sama , yaitu mencapai 600 dziro' ( ukuran dziro' zaman dahulu , 
yaitu sama dengan 1 1/2 dziro' sekarang |. Sehingga diceritakan bahwa : 

- Disaat badai banjir tufan tiba, banjir itu tidak bisa sampai pada lututnya . 

- Disaat ia duduk di atas gunung, ia bisa memasukkan tangannya ke laut dan bisa mengambil ikan 
dari dalam laut tersebut, serta bisa memanggang ikan tadi di teriknya matahari . 

- Disaat ia marah maka seluruh penduduk desa ia kencingi dan membuat mereka tenggelam di 
dalamnya . 

- Diceritakan juga bahwa ia memperdayakan penduduk desa, Maka para penduduk berkata 
padanya : " Kami akan membuatkanmu baju dan kami tidak akan mengambil harganya kecuali 
setelah 1 tahun". 


Setelah itu semua penduduk desa keluar untuk membuatkan baju dari kapas dan memakaikannya 
pada Iwaj , yang kemudian membuat Auj pergi menjauh dari penduduk desa tersebut . Disaat ia 
ingin melewati perkampungan itu , ia teringat akan janjinya . Maka ia cepat-cepat lari karena takut 
ditagih hutangnya . 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6009 


san Ana AI II nga Jero Lala Ganga lal Boy Rian #laumdry Rina AYI dago padi Uya JS Gi og TAS Ol Gang 

oa Any Joe II aa TA ra Aden arak Dg OT Jo Goan ya Jaser Il oleh 43 Ol ey dnas Jas yul 
de amadI US Jd Asuka ya Ijin Ad Jaan lakon dal dl Jd oya ino (le daki eong deal) (de Aatoel J2 

Ag po AI LS Gaya EL) Lala ISA padatan Y IE DLS TP HPO j3 Upi ga Lara Joong 3 pull Uli 
Lab age Billa Aano As bg Bs Ganga Jab OS) p OA Bts shg 3 Ganga egg PS Bodas Wb US) elang 
Ol Jlid Remas 233 daley SU maag Lb SI Sg Ol syg pelan Jas BU 3 Gila joy Usa TPP ay 
bw Elsa oa OS GP 3 CP Ie ee on li Uh 


Diceritakan juga bahwa Au hidup selama 4500 tahun , sehingga ia bisa menjumpai Nabi Musa. 
Tatkala Nabi Musa masuk ke tanah Tih beserta rombongan Bani Isroil , Auj ingin menghancurkan 
mereka . Ia datang pada tentara Musa untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka , dan disaat ia 
mndapatkan keleluasaan , maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut diatas 
kepalanya. Kemudian ia mendatangi Musa untuk memukul mundur tentara musa. Akan tetapi 
gagal karena Alloh mengutus burung hudhud dan menjadikan burung hudhud itu mempunyai 
paruh besi,lalu burung tersebut turun ke batu itu dan memaruhnya sampai berlubang. Setelah itu 
batu tersebut jatuh keleher Auj dan membelenggunya sehingga ia tak bisa bergerak . 


Disaat Musa melihat kejadian itu maka Musa mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya 
yang memiliki tinggi 10 dziro'. Lantas Nabi Musa melompat ke udara setinggi 10 dziro' sedangkan 
tinggi Nabi Musa sendiri adalah 10 dziro' maka pukulannya tidak sampai mengenai lutut Auj. 
Ketika pukulan Musa menghantamnya seketika itu Auj terjatuh dan mati tergeletak di lapangan 
seperti gunung besar. 


Diceritakan pula bahwa di Gunung Tatri ada sebuah sungai yang bernama Tho'i, di sana ada 
jembatan yang besar, dikatakan bahwa jembatan itu berasal dari tulang iganya Auj Bin Anug dan 
hal ini termasuk dalam keajaiban dunia . 


Ska SA ya A3 Bb LAS SAB aa IBI ya pe LA Jah SAN Ob ea Lab JUS JU 
Ea BEN UU CLOSE ya ee MU 3 JAV ep Ia Ebi Jet ol lag ee dls 
IS Gabil HS Gsreil La Ijo Jebol lela Jia Ol JB) SUS ya 3S Ubud ISA JEy Un oi Ed AS said 

SE Ta ya EU LPS pay EN JB IS, GAN em JI JE9 ya M3 ed 3 PA 

Bong ALI G3 dna Bob IIS ya Ce MIS Hy Jer I3 ag ah IL Ol aa ly 


Imam Alkisai berkata : " Disaat Alloh telah memberi wahyu pada Nuh bahwa yang akan 
menggendong kayu adalah Auj dari kufah menuju desa didaerah Bagdad yang bernama Hairoh, 
Maka Nuh mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu tersebut ". 

Dan kemudian Auj berkata : " Aku tidak akan mau menggendongnya untukmu sehingga kamu 
mengenyangkan perutku dengan roti ." 

Diwaktu itu Nabi Nuh membawa 3 potong roti yang terbuat dari gandum dan memberikannya pada 
Auj 1 iris dan berkata : " Makanlah roti ini ." 

Lalu Auj tertawa dan berkata : " Seumpama gunung ini jadi roti , itu pun tidak akan bisa 
mengenyangkan perutku , bagaimana mungkin aku bisa kenyang hanya dengan irisan roti ini ? " 
Kemudian Nuh memotong irisan roti tersebut dan mengucapkan : " BISMILLAHIR ROHMANIR 
ROHIM ,'" 

Lalu berkata : " Makanlah ." 

Maka Auj memakannya , lalu Nuh memberinya seiris roti lagi. Akan tetapi ia menolak karena 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6010 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sudah merasa kenyang dengan memakan setengah irisan roti tadi dan tidak mampu untuk 
memakannya lagi. Dan setelah itu Auj menggendong semua kayu mulai dari Kufah sampai Hairoh 
dengan sekali muatan . 


WALLOHU A'LAM. BERSAMBUNG INSYA ALLAH. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/586403864715759/ 


2369. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 22 : KISAH NABI 
NUH AS ( BAG. 5) 
Oleh : Mbah Godek 


C3 de BI le Lali Io yaaah S4 It or PI AS Sal Jifer HASAN 52 2 Pa IE) B ya laa 1 ASI 
belah EA getas TP OS Tenan! Tinas HS daku OT Jas aer Jl Ja BI mati kadal ola gol HS Mb JB 
SI Juta La ling Ula HIS Ug333 ny gu Lesty Jaor apa saleh 0 yamg aan Lanang Gaal) 
Wb OS Lapis Al 2) ola al JB Siah aa Jay Bllb WN Lelaory Rules dor 3S Legong Colin! Roni 5 Leznusniy 
ES SUSU Leslijly pL3 Silam toe es Hi 
Ketika kayu-kayu itu sudah siap dan berada dihadapan Nabi Nuh , Lantas Nabi Nuh berkata : " 
Wahai Tuhan , bagaimanakah cara untuk membuat perahu ? ". Kemudian Alloh memberi wahyu 
kepada Malaikat Jibril supaya mengajari Nuh membuat perahu . Lalu Nuh menjadikan kayu-kayu 
tersebut sebuah papan dan menggabungkannya satu sama lain serta memakunya dengan paku 
besi . Lalu menjadikan bagian depan / kepala perahu seperti kepala burung merak,ekornya seperti 
ekor ayam jago,paruhnya seperti paruh burung alap-alap/gagak,sayapnya seperti sayap elang dan 
wajahnya seperti wajah burung merpati dan kemudian menjadikannya 3 tingkat, menurut pendapat 
lain 7 tingkat . 


Ibnu Abbas berkata : " Perahu Nabi Nuh panjangnya 1000 dziro',lebarnya 600 dziro' dan tingginya 
300 dziro' " 

OS SSI JB UE Sonny Sail SP Tb Oj ing dia Dg Png pi US Ria eni Ulas GO el at ega 

PA Ie Rindinadh ESA Lala 3 Pu ega Nila Ugly JUL Ah Jani li Rinda bat 3 OLI Ogiklas Jali SSI AI 

La ob Ti Jl Las Lain jaan JS Ul Jadny malina Angyl pai por Dam OLI AI na fail oil Lab 

binal ID CpRAn is AI en) (dy Ulatny jas S4 pal Al Ang eng AAS Lluol slr Sala All dl oya US UU 

binkad! Sani 1 Bl oa Uji Jas SUS Jai Ol Y) 


Diceritakan bahwa,Nuh membuat perahu selama 40 tahun . Semua kaum menghina dan 
meremehkannya , mereka berkata : " Wahai Nuh,kamu telah meninggalkan kenabian dan menjadi 
tukang kayu ". Alkisai juga berkata bahwa pada suatu malam , para kaum Nabi Nuh keluar dan 
berusaha menyalakan api pada kayu perahu tersebut , akan tetapi apinya tidak bisa menyala . 
Lantas mereka berkata bahwa ini adalah sihirnya Nuh . Disaat pembuatan perahu sudah hampir 
jadi , maka Nuh melapisinya dengan aspal . Kemudian Alloh memberi wahyu kepadanya agar 
memberi empat paku disamping kanan kiri perahu dan memberi ukiran disetiap satu pakunya. Lalu 
Nuh berkata :" Ya Tuhan , apa faidahnya itu? " 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6011 ) 


Kemudian Alloh memberi wahyu kepada Nuh : " Ini adalah nama-nama sahabat Muhammad , 
mereka adalah Abdullah Abu Bakar , Umar , Utsman dan Ali Rodliyallohu Anhum Ajmain . Perahu 
ini tidak akan bisa sempurna sehingga engkau melakukan hal tersebut ." 

Maka Nuh melakukan apa yang diperintahkan dan jadilah perahu tersebut dengan sempurna . 


5 laila ll dls Calli3 Lola yulllg Leiggmmy Xl NI dil dl yag cg Ll diyil ll yo LS, 
bi yog H5 sus dlld JW 29 Usiosi YAI II « ul Id yo Jom Rob sogl Ul ds Wll ul» 
sial gmat le yo wulac ayo all Ul Jang da0 Lgi di euil ls Jawa 69 dubwll L550 cela LSI 
B Jas dil ag 1355 yo ll lal 2215 2S yamall « J6 la Lio Calo Jl oles 0.505 Sllul 
5 ul basi OSliul A7 yk 254 LA Jelly la 0x20 dl So sj Agil yi Isi55) dntll 03 dil sJles 
SIS ul 892 Lap slowdl yA N9 892353 psillg 3ybu lali lnlP uA0 D9 adl AS LIlb Syah 
ba as LG Kala Ang3 Jlid Ula Al osles lali 23, gi yo So Jail all duta dl s3 


Kemudian perahu itu bisa bicara denga idzin Allah dan berkata dengan keras : " Tiada Tuhan 
selain Allah, Tuhan yang Maha Awal dan Akhir . . . aku adalah perahu,siapa yang menaikiku maka 
ia akan selamat dan siapa yang enggan padaku maka akan hancur ." 

Lalu Nuh berkata kepada kaumnya : " Sudah percayakah kalian sekarang? " 

Mereka menjawab : " Ini adalah sihirmu , wahai Nuh ." 

Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh : " Murka KU sudah memuncak bagi orang yang 
mendurhakai KU ." 

Lalu Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membawa bekal makanan pokok untuk 6 bulan 
dan membuat wadah untuk air tawar . Dan kemudian Allah menurunkan bola mata dari surga yang 
mempunyai cahaya seperti cahaya matahari untuk Nuh , yang mana Nuh bisa mengetahui 
pergantian siang malam dari bola mata tersebut dan lewatnya waktu-waktu . Lalu Nuh meminta 
idzin kepada Tuhan untuk melakukah haji,dan Tuhan mengidzinkannya , maka berangkatlah Nuh 
untuk menunaikannya. Disaat Nuh menuju makkah, para kaum ingin menghancurkan perahu 
tersebut . 


Lalu Allah memerintahkan para malaikat supaya mengangkat perahu itu diantara langit dan bumi . 
Kemudian malaikat mengangkatnya , dan semua kaum melihat kejadian itu .Disaat Nuh sampai di 
Makkah , maka Nuh melakukan thowaf di Baitullloh 7x serta berdoa untuk kaumnya dan Allah 
mengkabulkan doanya tadi . Disaat Nuh pulang dari Makkah maka Alloh menurunkan perahu 
tersebut diatas permukaan bumi. WALLOHU A'LAM. Bersambung... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/589434407746038/ 


2377. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 23 : KISAH NABI 
NUH AS | BAG. 6| 


Oleh : Mbah Godek 
Besi K3 If PI AS ri Iiler GA 54 200) syal SBY oya laa KLS 


Iyo II Pala ay Ad te IS lahh ayal) apn ear Ayo deh Satay Jl Il aa Ob adl Il - 
Cr Ikat Leela berlaga alay Agadly oyabelg Pl Al ola Aly Bed! Il yoo ebay Hall DB AE Tina! 
O Legand al yong pal dar dna Jati Ul ABU jm Ana Ja Ob ol il Oon IS pe jd 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6012 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cr Ala OS) Jerami) Lions 3 Loyal Ama jay Adel oya ala jl all pal Lang dya YI pebl tra Jak Ob on dpU 
Gong NI, Alya Gas RE Raba 3 mabag JIN al 3 pers BL cool See) nana Tini dna Jasa 
ad JUS damdi Jab ya HER LAN Ol ep bed Joe ya diah dea Cena adal Sana Ay pede Olga ya Jaa ya AT ui 
Jerat JATI Ke Ios Keah JW Jpea 3  OS aya AJB aj al) Lala Ana yadlily JUS Jar Ogaleb Jas Tp 
S4 Ogala GNBYI ds HE 3 Lag Oyalak 


Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh agar naik keatas gunung dan berteriak dengan 
sekeras kerasnya : " Wahai para hewan liar,burung burung ,para hama/kutu dan semua yang 
bernyawa,kemari dan naiklah kalian semua dalam perahu karena adzab sudah dekat ." 


Teriakan Nuh tadi terdengar sampai arah barat dan timur,maka para hewan liar,burung burung, 
hewan ternak dan kutu ,semua berdatangan menghadap Nuh dengan berduyun-duyun. Kemudian 
Nuh berkata : " Sungguh aku telah diperintah agar membawa kalian bersamaku secara sepasang- 
sepasang ." 


Lalu Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membawa semua kayu serta membawa jasad 
Adam dan Hawa .Kemudian ditaruh dalam peti , ia juga membawa hajar aswad dan tongkat Adam 
yang dibawa turun dari surga dan menaruhnya dalam peti bersama lampiran. lampiran . 


Adapun jumlah pengikut yang masuk dalam perahu adalah 40 orang laki laki dan 40 orang 
perempuan .Yang kemudian ditempatkan pada lantai pertama , sedangkan dilantai kedua , 
penghuninya adalah para hewan liar dan hewan hewan ternak . 


Diceritakan bahwa hewan yang paling akhir memasuki perahu adalah keledai , dikarenakan 
ekornya diikat oleh iblis . Maka ia kesulitan untuk masuk , Nuh menyangka bahwa keledai enggan 
masuk perahu . 

Lalu Nuh berkata padanya : " Masuklah , wahai terkutuk ." 

Kemudian keledai itu bisa masuk bersama iblis .Disaat Nuh melihatnya , lantas Nuh berkata : " 
Siapa yang mengizinkanmu masuk kesini? " 

Iblis menjawab : "Kamu sendiri yang mengijinkan aku masuk . . Bukankah engkau berkata : ' 
masuklah wahai terkutuk? 'Dan tiada yang terkutuk didunia ini secara mutlag selain aku ." 


Lead OS oya gain Mella DSN engale aniad Jawi! oya Aendaos AKI 3 dna OS ya Taaa Ri Kidal US) Uli Ol Gang 
Lagale Lens WS 3 ed AI IU IU) UU ole, WUS SB dad de ASI Ie AI ena oil AI M8 ISI Y) 
IS em NBA ella Jdy Lagelan Jis Ionnsadl! Lah Wo jlog Stay oya Bdg ASI cp Badal Tai Imendaih 

Als ASI Yg 0 ASI SY of srslsitali 


Diceritakan juga bahwa semasa masih berada didalam perahu,Nuh melarang semua penumpang 
untuk berhubungan intim karena khawatir akan berkembang biak dan tempatnya akan menjadi 
sempit. Maka semua mematuhinya , kecuali anjing .Yang mana anjing tersebut malah 
berhubungan intim dengan betinanya. Lalu kucing melaporkan kepada Nuh tentang apa yang telah 
dilakukan anjing , akan tetapi anjing mengingkarinya , dan bahkan mengulanginya lagi 2 sampai 
3x .Kemudian kucing melaporkannya lagi kepada Nuh , lantas Nuh memanggil mereka dengan 
aib. Maka terjadilah permusuhan antara mereka seketika itu,dan menimpalah pada mereka aib 
disaat mereka melakukan kawin dan dikatakan kepada mereka. Kucing berkata dengan ucapan : " 
Disetiap aku kawin,aku berkeinginan agar aku tidak melihat anjing dan anjing pun juga tidak 
melihatku " WALLOHU A'LAM. BERSAMBUNG ... 


LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6013 


www.fb.com/groups/piss.ktb/592370000785812/ 
2421. KAJIAN KITAB BADA!! IZZUHUR 24 : KISAH NABI 
NUH AS (BAG.7J 


Oleh : Mbah Godek 
OP PI Stay 3 ga SA ia gd K0 Ud ot JA Ae sal Jie ASIN ga IE 3 ga Sl PSI: 
576 Jail H3 pas Ol Adi gb ES oya KA Reid OP ay) ISU al agan (STA ba 
Dgn is Nyolad Opi! Jas by UG pajak Ades ya Ah ale # wy JI ONSU Olah Bajony aje dia gi ona2 Lali 
3 Magis ae ld MT WS Ig ad Jalil say pilih Olpdll As Jalad SUS ya iniadi Fat KAS Rindu Wil yr 3 
JA, Jala ora Bal AAI Lo pdl SMS yah La ,2T 
Diceritakan bahwa ketika kotoran hewan sudah banyak berceceran didalam perahu , maka para 


penumpang mengadu kepada Nabi Nuh , maka dari itu lantas Alloh memberikan wahyu kepada 
Nabi Nuh : " Peraslah ekor gajah ". 


Ketika Nuh memeras ekor gajah tersebut , maka keluarlah babi jantan dan betina , dan kemudian 
babi-babi itu memakan semua kotoran-kotoran yang tercecer tadi . Setelah itu , Alloh menciptakan 
tikus jantan dan betina dari bersinnya babi . Tikus-tikus itu beranak pinak dan terus menggerogoti 
kir-kanannya perahu . Melihat kejadian itu , para penumpang lantas pada mengadu . Maka dari itu 
para kucing liar / musang memangsa dan memakannya dengan cepat sehingga musnahlah tikus- 
tikus itu . 


Nah , sejak hari itulah awal mulanya terjadi permusuhan antara tikus dan kucing liar/musang . 
205 Aim BUDI OLI #33 Ja dala Gb add Bg Leg ago yan ea EL maa Bala SSL ola Sinog cal JU 
Pr lg PI ya B3 lg mel eat J3 SNI OS Kyo Cp UPI (de Kail AG gasal 
Ag Dg memiung By Jpg Jana ya dala | materi AS all OLS 4 Kalian gld yan Lia OS 3 Cplor Cu eesikiy el Hb slam 
Hiloe Kayeya pay dulunya Saki! UU cl, Lal 
Ibnu Washif Syah berkata : " Tidak ada raja di mesir yang lebih kaya dari raja suraid. Sesuatu 
yang menimpanya yaitu 300 tahun sebelum terjadi bencana tofan dia bermimpi seolah-olah langit 
pindah ke bumi sehingga seperti lubang penggalian dan bintang-bintang berjatuhan , sedangkan 
matahari dan rembulan dekat sekali dengan alam/bumi,dan juga melihat burung-burung putih pada 
menyambar manusia dan bertemu diantara dua gunung dan seolah-olah dunia menjadi hitam 
kelam dan gelap gulita. Semua manusia berkumpul disuatu gunung untuk menyelamatkan 

diri.Setelah bermimpi tersebut,dia bangun dan sangat ketakutan". 

S7 OLES UII nee OS) LL Sial g age VI at Oya V IS Jero BA hy RSI Salin Ceme Lala 
Var IE LIS Hg 3 Llh SUSU oya # WNI Ngalt SMAI Ab JUS G2 013 JS oya gain PI main 8 Ela Rage 
Geli Ja Ta il ob Jis Ay gl” Ala BI ola Ol4 Ob gb pa al 3 SMS OK Ie laa yA) Ob pdl ani Naa) 
SS eye Bale USD oya Ju Ig dil SUN ab Jd Ala ylo Bekal SNI sii Lea! IU ai dd UUS UU BY edm 
te LIS UV eye dy pai IU ala 
Pada pagi harinya raja suraid mengundang para dukun yang berjumlah 100 dukun laki-laki , 


mereka tidak bisa menghukumi suatu masalah kecuali dengan melihat perbintangan,raja 
menyendiri bersama mereka dan menceritakan mimpinya dan mereka berkata : " Mimpimu adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6014 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


golongan langit yang mana dengan mimpi ini semua alam dan penduduk bumi bisa hancur. " 

Lalu Sang raja berkata : " Ambillah kesimpulan dari bintang diatas sana ." 

Disaat mereka melihat keatas lalu mereka berkata : " Saya melihat bulan pada zodiak cancer dan 
itu telah mendekati ikan maka kehancuran yang timbul adalah perkara tofan dan musibah ini 
adalah golongan air langit ." 

Lalu Sang raja bertanya : " Apakah musibah ini juga menimpa negara ini?" 

Mereka menjawab : "Iya , musibah itu akan menimpa negara kita dan negara akan hancur dalam 
masa yang panjang ." 

Lalu Sang raja bertanya lagi : "Lihatlah , apakah negara kita akan kembali ramai seperti sedia 
kala? " 

Mereka menjawab : "iya , negara akan kembali lebih bagus dari yang ada ." 


JB Vol Lyyda WI Gasal Lelah JB) UPN US Less plakia Ugualat Jaa dSy PIA odla glg day yan pal SUS Ad 
Lake CS) Ooh las ea AI AI NS Read Jl adl ST, pal gd Jiya oya B3 lal Lal 
Sy or, Crakki SAI oya SDI SLS yag Ola AT II AYI ya Luna U pP SI ASI pall AI 
Peslg RASA padiy pekit el yh Upah meng ALA Gs Lagu oran GE Ji GNI Ang Cl IS pia YO ya! ika Ol ASI 
Ola D3 Lara Ol AL (AM LAS US gal omah USUL Il dya Oya Ikan ya gam LS Ol JBY WS abg Sl op ot, L 
La Hala 5 - os La as ya Hj, dil a39 uya TN Man II Kyai 5 - Cola by Clay! 
oa rei (ata LD ya! SU 339 $ ykudl MISI PAS JS Ly pam ken S3 ol AI TIP d3 GS gram! Ju OL sal 
dalan lan Alor dedy ap le ya ng IU pa JS S9 EU Alay JA8 yo ALT Gg BALI alel duo ya Kal 
CA Uaga Dami SS tg pad Sl pa JI Ai USA PLAY obb Of Ig S3 AS Bang Anin) AE Lah Ripann Ana ala 
Clay! 

Oleh karena itu Suraid memerintahkan untuk membangun kota dan menjadikan pondasinya setara 
tinggi dengan kota itu dan berkata : " Kita menjadikan tempat ini sebagai kuburan kita lalu 
memindahkan banyak barang-barang yang terdiri dari harta benda,perhiasan,alat-alat perang, 
patung-patung yang indah dan wadah-wadah yang cantik , yang terdiri dari bahan tambang lalu 
menulis rajah-rajah serta ilmu-ilmu perbintangan yang menceritakan suatu kejadian yag akan 


timbul samapai hari akhir dan juga menceritakan raja-raja yang menguasai negara , entah raja itu 
islam maupun kafir ." 


Dan para dukun juga memberi kabar bahwa bencana tofan ini tidak lama bermukim dibumi tetapi 
hanya 40 hari, lalu pada membangun kota dan menangkap udara dengan kekuasaan dan tadbirul 
hikmah dan menyimpan harta-harta serta sebagainya . 


Kemudian Sang raja berkata : "Jika kita selamat dari bencara tofan ini kita akan kembali pada 
milik kita dan menemukan harta-harta kita tapi jika kita binasa dalam bencana tofan ini maka 
bangunan ini adalah sebagai kuburan terhadap jasad kita yang bisa menjaga dari kehancuran." 


Di setiap perorangan dari para menteri,hakim-hakim dan seluruh pejabat negara pada membuat 
bangunan untuk melindungi jasad mereka dari bencana tofan. 


Almas'udi berkata dalam kitab murujid dzahab : " Sesungguhnya disetiap 1 bangunan ada 7 
rumah sebgaimana 7 bintang yang berjalan dan didalam rumah tersebut ada patung-patung yang 
terbuat dari emas yang disepuh dengan perhiasan yang indah dan pada telinga-telinga patung ada 
mutiara sebesar telur ayam dan disetiap bangunan juga ada peti yang terbuat dari marmer hijau 
dan didalamnya terdapat mayat yang diterapkan dengan disertai lampiran dan tertera nama, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6015 ) 


terjemah dan masa jabatannya dan menjelaskan pula bahwa dalam bangunan ini ada tempat 
menembus lapangan kota fayyum dengan menempuh perjalanan dua hari dari bangunan tersebut. 
WALLOHU A'LAM. BERSAMBUNG. 


LINK ASAL : 
2457. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 25 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM ( BAG. 8| 


Oleh : Mbah Godek 


AA Sby SAI Blah LSI 

Pa Ta Ke du JP AS adl Ir HM 

(IT Akalid ed DT pp pul SE) BA Silk 

AA de Sale ank Bil Lina OS pl AYI Kb A3 et doel AI malek aya Lori JUS SI ye Kb Ky 
Olla Alm Sa OS AS la pm Ag SAI II Oa Ui gg matik HUI PAI JI les pa JI Uloy Lada 
Jb Hedi Ola ASI A3 Sl aan dy Ana Una SIN ld ah ASI 3 old Una Gd led SUS ya Rang Alma g ya 
kake 3 UbtA8 danang Uenadil OS Undibey dala Undinlia Lord Iyot dd lai dg AI A3 II Garull Syed ALI dal Liailas 
UU Gal ya at lai dg BALI II 

Dan sebagian dari kisah Syihab Al Hijaz : Dikatakan bahwa kami keluar dari masjid jami' al-azhar 
sebanyak sebelas rombongan dengan membawa keledai ,juga membawa tali tali yang panjang 
yang dimuat keledai .Ketika telah sampai di kota besar , ditempat bangunan yang kami tuju . Kami 
berdiri diatas sumur dan ada seorang pemberani yang langsung membuka bajunya , lantas kami 
mengikat perutnya dengan tali yang kami bawa tadi . Kemudian ia masuk kedalam sumur dengan 
tali yang kami bawa itu , setelah turun kebawah ternyata tali sudah habis sedangkan dasar sumur 


belum terjangkau , . Sehingga surban surban yang kami pakai juga digunakan untuk 
menyambung tali tali tadi , urban surban itu terus disambung sambung . 


Tapi , ditengah tengah sumur sambungan surban dan tali itu tiba tiba terputus , sehingga 
terjatuhlah sang pemberani tadi ke dasar sumur . dan kami Tak dapat kabar mengenai orang yang 
didalam sumur itu , sampai akhirnya kami dan beserta rombongan memutuskan untuk pulang dan 
meninggalkannya dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Lalu kami memasuki kota dengan 
penyamaran dan tidak ada yang mengenal tentang kami. 


Hb Je Lala Sims RE 3 yag Cile Joo A8 jadi 3 Jaa SAI Loela GE IS & yaa La aa AE SA lai 
S3 Iya! 3 HE JUS ASI 3 db yaa da oa ea OLS Las elit Si Lada dala (ebay Latar ain lin OA) mal 
Katy Ii Ui Tes all all J3 uya aon gd SMS 3 Kambang An Kdi y Cena OS GAS SU om AR BU abel Ale ds 
Oka ya JIE ar La gita el G2 JI GALL Way pegia Ae uya Ta HSE le Unit) Visb lealy Lotesi 

La jog IL Lallana color PA, SB al Abg jalal SUS 3 abal Kode jalapy Lalat Cola UT BB wadag 
TA ena lai ya IL alah Galah BK Lada IS jaka SUS 3 baal Ui Laigg SI Tambal 203 SES eerlan) 
na Pad MAS CI DUS pad ega Call 3 Ly Dipa plat pad dia FP Ol con Lia ey Ain ca UB uya 

oo dial 08 Je Lal 3 Jia Olah UP IS SDI ya UT al ol ld Ie Ledakan Ciy UPI Ary Se God cal, Lala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6016 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


CI AI akang CE ya ara US JATI an LS) Tahi peyek! el pana 3 JB Ld UT OS al ola It, 
20 3 ala Jiya Ji ISL) SUS uya pub Aan La pi SA OKU SS 132 (ekenily Lilit (de (gadi Lali lakon La aa 
S3 Atil elonng JII Keno Kapan 3 SI 3 AI 


Suatu hari , seminggu setelah kehilangannya , kami pergi ke masjid jami'. Kami tersentak kaget , 
karena tiba tiba kami bertemu dengan orang yang terjebak dalam sumur tadi . Orang itu masuk 
menemui kami dalam keadaan dan kondisi yang sangat lemah . Ketika sampai didepan pintu 
masjid , ia mendekati kami dan langsung terjatuh pingsan . Disaat ia tersadar dari pingsannya ., 
kami memintanya untuk menceritakan tentang kejadian yang telah menimpanya beberapa hari lalu 
dalam sumur tersebut . Laki laki itupun mulai bercerita : 


“ Setelah aku benar benar terjatuh ke dasar sumur , aku melihat ada sesosok makhluk halus 
(leluhur | yang menaikiku , ia memberiku barang yang lunak .Setelah itu aku menyalakan barang 
pemberiannya tadi dengan kayu bakar dan aku membakarkannya pada lilin , kemudian aku 
berjalan dengan lilin itu . Aku menemukan sesuatu yang banyak diantara kotoran kelelawar dan 
hal hal lain didalamnya . Aku juga melihat jasad jasad yang memiliki postur tubuh yang sangat 
besar dan tinggi , semua jasad jasad itu berdiri tegak menggunakan tongkat . Kemudian aku 
mendekati salah satu jasad tadi , kusentuh dan ku gerak gerakkan. Maka langsung hancurlah 
jasad itu . Lalu aku mengambil tongkat itu dari tangannya lalu aku bawa Aku berjalan 
menggunakan tongkat itu , aku tersentak kaget karena tiba tiba aku melihat ada pintu dan juga 
sebuah teras . 


Aku terus berjalan menuju teras depan itu , rasa takut dan gemetar semakin menggelayutiku . 
Diteras itu aku menemukan banyak tulang belulang yang telah hancur remuk , serta 
tengkorak. tengkorak kepala yang besarnya sebesar semangka. Ku terus berjalan dalam penuh 
ketakutan, tiba tiba saja aku melihat sesosok makhluk berjalan didepanku Tubuhku semakin 
gemetar tak karuan , aku terus bertanya dalam diam , makhluk apakah itu ? 


Ku toleh perlahan .... Oh... ternyata adalah seekor “ garangan.” 

Sekarang aku mulai berjalan lagi mengikutinya ,sehingga keluar dari lubang dan ku lihat ada sinar 
dunia disana Rasa ingin keluar dari gelapnya ruangan yang telah menyelimutiku semakin tak 
terbendung lagi . . Tapi apa daya ,aku tidak mampu melakukannya . 


Lalu aku menggali lubang itu dengan tongkat yang ada ditanganku , maka tak khayal , jadi 
longgarlah lubang itu sedikit demi sedikit , dan akhirnya aku bisa keluar dari tempat yang 
mengerikan itu . Ketika aku menyadari bahwa aku telah berada dipermukaan bumi , maka 
terjatuhlah aku sehingga membuatku tak sadarkan diri | pingsan J. Aku tak tahu , ada di belahan 
bumi manakan aku ? 


Tiba-tiba aku melihat sesosok manusia dihadapanku , ia berkata : “ Berdirilah , wahai pemuda . 
Karena rombonganmu telah pergi dan meninggalkanmu.” 

Aku bertanya kapadanya : “ Dimanakan aku ?” 

Laki laki itu menjawab : “ Kamu sekarang sedang berada di padang pasir kota Fayyum .” 
Akhirnya aku berdiri dan ikut dengan rombongan laki. laki tadi . 


Ternyata ketika aku keluar dari lubang tadi , aku menemukan emas yang sangat bagus yang 
menempel ditongkat yang kubawa.Dan setelah aku siuman , aku menemukan bahwa tongkat itu 
telah raib dari genggamanku. Begitupun dengan lubang yang aku lihat tadi , tiba tiba ia ikut lenyap 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6017 


dan raib dari hadapanku. Aku bingung ... dan tiba-tiba aku mendengar ada suara berseru : “ 
Janganlah kamu mengharap tongkat itu bisa kembali lagi padamu .” 
Lalu Aku ikuti rombongan tersebut ,sehingga aku bisa masuk kembali ke kota ini .” 


Ad» pat Oa Hj oa Pama IS SIN SI RAN OL AJE yA ya RSI JUNI SLS G3 Sal OLI si JU 

Ain Ah SAI P3 UE Uya dal Lo yo Ae dia Un ISU Ap Gelar) UB ya Ca AS Alor jay OLI 4 Ola ya Ulas 
S3 A3 ya Kam IE lor yag Ugal paman Uya petan At IS ya GA CA AKA HA Ga AS NY Any ls 
SN piala Aly UAS II gai Altis oo Ale de Ed ybaig RN LS dala Uh) Aa Ud yah 8 gs Ab) Lp Abi dal) 
LH SA PTM BA Gasa Tn AIA AI ES oya el Pa ya is 4 IS ya Ola pad 

Abu Rayhan Beirut berkata dalam kitabnya “ Atsaril Baagiyah Min @uruunil Kholiyah “ :" Bahwa 
sesungguhnya bangunan besar yang dari arah timur itu didalamnya terdapat sebuah berhala yang 
terbuat dari marjan putih dan hitam , mempunyai dua mata yang terbuka dan bersinar mencorong . 
Berhala itu duduk diatas kursi yang terbuat dari emas dan tangannya membawa tongkat . Ketika 
ada salah satu orang yang mendekat , berhala itu akan mengeluarkan suara yang sangat keras 
.Sehingga keluarlah orang yang mendekat tadi dan menjauh dari tempat itu . Tapi walaupun telah 


menjauh , suara berhala itu akan terus mengejar dan mengikuti orang itu sampai orang itu 
meninggal . 


Sedangkan bangunan yang berada disebelah barat itu juga terdapat sebuah berhala yang terbuat 
dari batu showan . Berhala itu juga duduk diatas kursi yang terbuat dari emas , dikepalanya ada 
semacam ular dan melingkar dilehernya . Ketika ada salah satu orang yang mendekat pada 
shonam, ular itu akan melompat dan melilit pada leher orang tersebut sampai orangnya meninggal 
.Dan kemudian ular itu akan kembali pada tempatnya semula .. . Kemudian pada bangunan kecil 
yang dihias dengan batu sowan , disana terdapat berhala juga yang terbuat dari bukhti . Barang 
siapa yang melihat berhala itu , maka berhala itu akan menyedot orang tersebut sehingga tidak 
bisa terlepas dan meninggallah orang itu disana . 


IS ah 2 yamg Url ya mimi SUSU ad Omi ya Kelar MIS ala SS Solat sya daya PPU so pdl JU 
Ang B Uus Leon US Aaol il eat al all pb IS gg JS Old dy Ol2 yag LOj pisan» yel UE 23 3 ad 
Ops Pa yag Ular Jl KL Ale 5 Pa Ola 3 Lapas OLIN pisa (AU JS 33 Alie Cod Ape Upin jidy GP OLI 
aa 133 DU mel Kay dang AAU 3g PAI ye Bila yag Sesas Ia iga Aliya Jal ya Asla S3, el Ika 
BPI 9 Ono AT Omah asia Url God SI Una ya AAS Alli La Lal La oa ab saban din Daan IS) 432 Laka 

Ugal! O ghe yA) Juni ya Lali Ugm 3 Atri Ll an ya PaBi Ugka yail OS) UK ya pLaKoo eya US) maya 

Credit gadi La Lely SAI pe 3 yale Aiyaka Aing al Up Ape oya ea NI aa lg OS) Lali Gabe de And dya 
U Jang elgkiat II Lae ya UJAN ee LasI Lal PLAY alat el ya PU Any yaa OT JB Ea AA TI So yank! 
Lenekgakh AS BP Ah yah Tia Can Lal A3 Gile 0 dngn sa Jika Ugialor de UAS arsa Iga Ob 0 ea luas 
cr Anas Ag Aang MSI PAS SAI ASI ad Uya Ala Ol J3). mood ld! oya yuwad (ABI Ol) Rae Alat 

PAR Abi dal 0 pil II dg yan er la Lo SA Lady TS Ay Ole Ai. 
Imam Almas'udi brkata : " Ketika Suraid telah selesai membangun kota tersebut maka ia 


menguasakannya kepada segolongan arwah arwah dan kemudian menyembelih kurban kurban 
untuknya dengan tujuan menolak orang yang ingin merusaknya atau berbuat jahat dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6018 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bangunan itu . 
Setelah itu kota yang bagian timur dipasrahkan oleh Sura'id kepada anak kecil yang tampan yang 
putih kulitnya . . . dan anak kecil itu telanjang dan mempunyai gigi yang besar dan tajam-tajam .. 


Dan suraid memasrahkan kota yang bagian barat kepada wanita yang telanjang yang 
memperlihatkan kemaluannya , wanita itu tertawa terbahak bahak dihadapan manusia sehingga 
manusia tergoda untuk mendekati wanita tersebut , setelah didekati maka wanita tersebut 
menjatuhkan tubuhnya kepada manusia sehingga manusia tersebut kehilangan akalnya | gila |.. 
Dan pada kota kecil yang berwarna warni dijaga seseorang yang tangannya slalu memegang dupa 
dan memakai pakaian pendeta serta selalu membakar dupa dikiri kanan bangunan itu . 


Dan segerombolan orang dari tanah jibroh menjelaskan : " sesungguhnya penduduk jibroh sering 
melihat penjaga tersebut dan penjaga itu selalu berjalan mengelilingi kota tersebut didalam waku 
siang bolong/tengah terik matahari dan diwaktu terbenamnya matahari . Ketika mereka 
mendekatinya maka penjaga itu menghilang dan ketika mereka menjauh maka dia menampakkan 
dirinya lagi dari kejauhan ." 


Keterangan yang didapat dari Muhammad Bin Abdul Karim bahwa disalah satu bangunan timur 
dan barat itu terdapat kuburan Akhi Daymun dan Hurmus . Mereka itu adalah perwira perwira dari 
bangsa Yunani , kuburannya Akhi Daymun dibangun lebih dahulu daripada kuburannya Harmus . 
Para penduduk Sobiah menziarahi kesana dari penjuru bumi dan membawa harta yang banyak 
untuk menepati nadzar mereka . Dan dibelakang bangunan itu jika dipandang dari wilayah barat 
terdaat 400 kota yang ramai tanpa desa . 


Adapun keterangan yang ditangkap oleh Abul Hasan Al Mas'udi dalam kitabnya Murujud dzahab : 
" Setelah selesai membangun bangunan itu Sura'id menghiasinya dengan sutra yng berwarna 
warni dari atas sampai bawah , dan ia menjadikan tempat ini sebagai hari raya yang dihadiri oleh 
pembesar pembesar dari kotanya. Dan tertulis di arah samping bangunan tersebut : 

"Ini adalah bangunan Sura'id Bin Sahlug, ia membangunnya selama 60 tahun . Barang siapa 
yang ingin membuktikan kekuatannya maka rusaklah bangunan ini selama 600 tahun , padahal 
sebenarnya merusak itu lebih mudah dari pada membangun ." 


Dan Cerita ini adalah yang benar : Dan dikatakan bahwa kholifah Al Ma'mun ketika ia membuka 
pintu pada bangunan yang besar tersebut maka ia menemukan sebongkah batu marjan yang 
berbentuk papan yang didalamnya terdapat tulisan : "ini adalah bangunan Sura'id . . . . sampai 
akhir ." Dimana tulisan itu ditulis dengan pena kuno. WALLOHU A'LAM . 


LINK ASAL : 2750 
www.fb.com/groups/piss.ktb/612350465454432/ 


2508. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 26 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM ( BAG. 9) 
Oleh : Mbah Godek 


BSI pl Ll ea os BSI TA SA ba PETA ba 01 200) oya SE) Hoya Ela 
JBg ala dal ea Il el RA) sad Bah Login OS Lian BILA yah ktnya yg O2Y II HST pu OLS) “Ainkuadl 


Ida BE aa bg Hal Sab ob AS gili Cah) IL Ad nj SAI yaa Il ya UG OL yel Taun Ol AL 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6019 ) 


JB A8 sUL ISI) Sby AT OS Lala pg 3 Ran) ES ey oya Ur pend Anal pg OLS Lali 9 yaul pe ya jl 
A8y Ada oya dp AI Asy La lor J3 ST dl Klo WS Ra, Of) Lali RYI Gal 383 Coat er BI) da dj ya) 
AE TP OS pal AI A6 V3 Yg ILY Ti JB oya Oli Sol oi IAI MU PP Gi da 
SAB og aa ada SUN GL el dh oa Sat ah Aa) Atalel Lala plolly Iga Sale 3 Tika 3 Adi TUK OS L 
inka! JG Bea Aloe j3 Gala yag Hindia! Jl dong SMS El) aa pan AS AI 0 TA yag JM pu 


Y-) cwe $ al cma Bus 5S 


Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh : "Hai Nuh jika tempat pembakaran dari rumah 
anakmu yang bernama Sam itu memancarkan air maka naiklah keatas perahu." 

Sam adalah anak tertua dari anak anak Nabi Nuh, pada waktu itu ia berusia 300 tahun, ia 
menikahi wanita yang bernama Rohmah. 

Nuh datang kerumah Sam dan berkata: " Wahai Rohmah, sesungguhnya awal terjadi datangnya 
banjir tofan itu dari tempat pembakaran ini yang mana kamu menggunakannya untuk memasak 
roti, jika kamu melihat pembakaran ini memancarkan air maka seketika itu juga kamu harus 
cepat cepat lari dan memberitahuku. 

Sebenarnya tempat pembakaran itu adalah dari hajar aswad, pada saat hari jum'at melewati 
tanggal 10 dibulan rajab Rohmah memasak roti menggunakan tempat pembakaran itu dan disaat 
terakhir roti yang dimasak tiba tiba air sudah memancar. Sebagaimana firman Allah : 

TA Ae La oa San JA la ga Ula yi yA IS oa Gd IA UB Oa 28) VA SI 
"Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: 
'Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan 
keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) 
orang orang yang beriman." Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali 
sedikit." 4 @s.Huud : 40 ) 

Di saat Rohmah melihat kejadian itu,ia langsung menjerit : "Allohu akbar,telah datang adzab dari 
Allah dan dan sungguh benar apa yang disampaikan Nabi Alloh yang bernama Nuh ." Kemudian 
Rohmah bergegas lari dan memberitahukan Nuh tentang pancaran air ditempat pembakaran itu . 
Lalu Nuh mengucapkan : "LAA HAULA WALAA @UWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADZIM " 
Nabi NUh telah mempersiapkan bekal yang dibutuhkan saat nanti dalam perahu , sampai pakan 
ternak dan burung pun juga sudah siap . 

Disaat Rohmah mengabarkan kepadanya atas kejadian pancaran air itu , lantas Nuh bergegas 
mendatangi rumah putranya yang bernama Sam dan melihat bahwa air sudah memenuhi ruangan 
depan rumahnya yang mana air tersebut telah melewati pintu sebagaimana sungai yang besar . 
Disaat Nuh melihat kejadian itu maka cepat cepatlah ia menuju perahu dan berseru : "Wahai 
kaumku selamatkan diri kalian,selamatkan diri kalian ayo cepat naik keatas perahu ." 

Jumlah kaum Nabi Nuh adalah 40 laki laki dan 40 perempuan . 


AL ja oya padi LE Y JB eU oa Kgawang Jar Il Gala JB RSI ga 3 Vy Lena SI) Ola MAY JUL OI 
BP or US Ul data 3 HA JB tee elu) MAN aa OS TI Laga Ily oa NI 
IE Il eka oi 


Kemudian Nuh berkata kepada putranya yang bernama kan'an : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6020 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


La ot a - 8 “ oo 100 Pe 3 Tata 90. 4 0. Pad - aa ANT, Pe aka Panen 9 - 0 Bo 
Ia ag AYLA pl ja fa HAL JB SL oya Gina Jar dl lu JL sa BSI KI Yg ba SI gal 
- 0210 — 2 0. 8 0-0 X0. 
SERA oya VISI Tya! Lagian 


"Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang. orang 
yang kafir." 

Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari 
air bah!" 

Nuh berkata: "Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang 
Maha Penyayang." 

Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya: maka jadilah anak itu termasuk 
orang. orang yang ditenggelamkan. ( AS. Huud : 42 43) 


Sungguh Allah telah memberitahukan bahwa kan'an bukan termasuk orang yang sholih . Wahhab 
Bin Munabbih berkata bahwa kan'an bin Nuh tenggelam sebelum ia sampai ke gunung . 
WALLOHU A'LAM. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/621330447889767/ 


2151. KAJIAN KITAB BADA'"! IZZUHUR 27 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM | BAG. 10) 
Oleh : Mbah Godek 


(IT akalad tah OT 205p oU SE) Sya Silk 

Lp akh SUN SG Sea Red Li Caleg Llbaan pP eya jelU slama Syah Cm gadi BU ale cal JG 
Bt PI OS Taka GAN AI eU PS Sl AI ade SAI AIA VI J3 sad HI mill A13 (Je Lewuirl 
ea sU log pg OLAAS dkhag oat yg WES oya UU Gaiah Lia SABUN SS Alor) LB ya pa eU, LL Jl 
saban DS PU Gan pa Any yan SAI AS Sma Aing LIS) nyamat Riska 3 UU Lali 2) JUS ju ca 
oat Il er ka Bb ya ya eU VI padi peka salam (3 ita yag Gal Ily Sd Jle Joe Gde Hita Ang 
ya PAN eat ka Lay JUS plis ya Ole elly Y onad Hole La 


Ibnu Abbas berkata : " Dikala pembakaran itu memancarkan air maka pintu pintu langit dibuka 
dengan hujan tanpa ada mendung,dan dunia menjadi gelap gulita, malaikat Ghodlob pada 
menyibakkan sayapnya dipermukaan matahari, dan langit pun berkata : '" Andaikata ini tidak 
dibatasi Allah maka akan tembus sampai lapisan bumi ke tujuh .' 

Pada waktu kejadian ini andai seorang laki. laki berjalan maka bekas injakannya itu memancarkan 
air , dan wanita yang berdiri dirumahnya maka dibawah kakinya juga akan memancarkan air yang 
bergelombang sebagaimana gelombang yang ada ditempat masak air , dan jadilah air memancar 
diseluruh penjuru bumi.Disaat air memancar di kota Amsus yaitu kota pemerintahan kerajaan 
Suraid dan terdengar jeritan alam , maka sang raja beserta pembesar pembesar kaumnya naik 
keatas gunung yang tinggi untuk melihat keadaan para manusia,dia berfikir darimana air ini datang 
tapi dia tak menemukan jawaban , kecuali air selalu memancar dari bekas telapak kudanya. Lalu 
ia kembali ke pemukimannya tapi ia tak menemukan pemukimannya kecuali air sudah jadi ombak 
yg besar seperti gunung yang ia temui dan tiada sesuatu yang tersisa diatas permukaan bumi . 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6021 ) 


Gong IS S3 pit A83 Alay ya Rindu US) SL ea Lely Load JB Up 23 SI oya Oya Taka OLS dia op Kang JL 
Us pb aye JUS AI jus AF ep JI JUS Uas dp pan yg Linda! SAY ola User 
VI IA ab SM gema IE HI ya 8 Unilinal Lake Cdi ab naa ea Tina Ha Opal LS AI Gil 
Lyla LA Kena! GA FK A22 TIP yA JL 
Wahhab Bin Munabbih berkata : "Tempat awal terjadinya bencana banjir tofan adalah dari kota 
Kufah dengan sebab tempat pembakaran memancarkan air . Adapun Nuh,ia dan para kaumnya 
sudah pada naik perahu dan diceritakan bahwa Auj Bin Anug saat melihat bencana ini,maka ia 
langsung menuju perahu dan meletakkan/menggantungkan/nggandulno tangannya diperahu. 
Lalu Nuh berkata kepadanya : " Apa yang kau inginkan wahai musuh Allah?" 
Lalu Auj menjawab : "Saya tidak akan menyakitimu wahai Nabi Allah,biarlah aku berjalan bersama 
perahu ini kemana perahu berlayar maka aku menggantungkan tanganku diperahu ini dan saya 
merasa nyaman dari kepanikan dan saya juga mendengar tasbihnya para malaikat lalu Allah 


memberi wahyu pada Nuh janganlah engkau takut pada Auj,biarlah ia ikut berjalan bersama 
perahu kemana akan berlayar ." 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/621939021162243/ 


2152. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 28 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM | BAG. 111) 
Oleh : Mbah Godek 


(IT akalid tah 01 205p oU SE) BA Silk 

Iba AI JB Ay JAS gal Ot aa las (lala yay Up AI er Lead NS J3) Tekan! lah GE yi Ol 
OS eyang d Aji OS SA yan ai Ah Obi Ja U Is AL Oh eyang UE AS Wa sll ab UU) 
DL yel aja Ui plo MY Gaal) yani Lal (3 selena II Als dil dad) 2 ab Lali el Uj3L uya 


Kemudian Nuh mengunci pintu. pintu perahu 
Pan. & Of lalu yag Cal za AN pang Le SI JE3 


Dan Nuh berkata : "Naiklah — kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu 
berlayar — dan berlabuhnya , Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. | AS.Hud:41 | 


Maka perahu bisa berjalan bersama mereka melewati ombak ombak besar seperti gunung. Allah 
berfirman : 


Had Pp Sa AS ae US U 


"Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) 
kamu, ke dalam bahtera." | AS.Al-Haggah:11 | 

Diceritakan bahwa sesungguhnya Allah mengutus tofan maka Allah mengangkat baitul makmur 
yang telah diturunkan ke bumi pada zaman Adam dan terbuat dari mutiara yang merah. Tatkala air 
telah naik maka Allah mengangkatnya ke langit , dinamakan baitul makmur dengan sebutan Al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6022 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Atig karena sangat antik bisa selamat dari adzab tofan . 


Sea PN Tina SIS AJ bil Kg OA II ATP Lema SUS MSI OA Jl ed ani lu Lala 
Oa Wakeid la HI O yaaa Rena Jp OS DAN EN ya Ag ES NAS NIS OS Ida oil LOL USU 
ema Jain JB Ong) Bad 2 II GP org Kel VI G3 (lb MUI 3 BI SAS SU BSA SK JAN Sbd 

VR Yg Tak GS Ph DUA VI GE Ot pe) Beni! Jah 2 Ty) J3 VAN Meng de Ga dh JB PMII eye 

sll RK LS BB lady PLAN Ga dg ca 


Disaat perahu berlayar,maka bisa sampai ke tempat ka'bah . Lalu memutarinya sampai 7x , 
sehingga sampai juga pada tempat Baitul Magdis lalu mengunjunginya. Perahu tidak berjalan 
bersama Nuh kesuatu tempat kecuali perahu itu berkata : "Hai Nuh,ini tempat ini , dan ini tempat 
ini ." 

Maka berkelilinglah perahu itu bersama Nuh dari ujung timur sampai ujung barat , disekeliling 
perahu penuh dengan 1000 malaikat yang menamenginya dari serangan adzab yang turun , 
perahu berjalan diatas permukaan air sebagaimana berjalannya purnama dicakrawala disetiap 
detik air selalu naik diatas puncak gunung kira kira setinggi 40 dziro' dan meratai bumi dan 
gunung. gunung dan tiada mahluk yang bernyawa yang dibumi ini tersisa kecuali penghuni perahu 
dan Auj bin Anug dan tidak ada pula kota dan desa kecuali pada hancur dan tidak ada pula 
bekas bekas bangunan kecuali Ahrom (bangunan raja Suraid) dan Al Barobi , karena keduanya 
merupakan bangunan yang sangat kokoh. Wallohu A'lam . 


2153. KAJIAN KITAB BADA'"! IZZUHUR 29 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM | BAG. 121) 
Oleh : Mbah Godek 


(IT ALA pada (EL 200) oya SE) BA Siku 

BI Lab op JULI oya pal 3 S3 d3 baya Tatan Ily ola BL Ah Ol Olga olesi 3 cadas ly) La Rd pal yag 
SU pda Lala Ups Je Ugal Clan oU Ugaiab Lali 2 ya Ag nata Je Jon Jl Maag Ca jay Lake Je lead ola sll 
ben BE omi JA3 Blomlll alas Rela Ale CA) Ugalory CL dilas €Ul Ur yak Lali Laut, (del JI Lauk Arab) Upah 
(ana Ola! Ady ISI Jl Da dad Ndk na Url BA SUS SAR lap ya daa ad SA be 
deler CL og Oli 


Dan sebagian dari cerita yang mengherankan yaitu cerita dari As Sa'labi Ketika terjadi banjir tofan, 
bahwa ada seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil , dan semasa itu tidak ada 
anak kecil kecuali anak kecil itu.Ketika air telah naik , ia menggendong anak itu dipundaknya , 
kemudian dia berenang,berlari dan naik keatas gunung agar dia bisa menyelamatkan anaknya dari 
banjir tofan.Ketika air bertambah naik , ia menaruh anaknya dipundaknya , dan ketika air sudah 
sampai dimulut wanita tadi , maka ia menyungging anaknya lebih tinggi dari kepalanya.Dan ketika 
air telah menenggelamkannya , maka ia menaruh anaknya itu dibawah kakinya , dan berpijaklah ia 
pada anaknya itu agar ia bisa bernafas dan bisa selamat dr banjir . Setelah itu tenggelamlah 
keduanya,kemudian Alloh memberikan wahyu kepada nabi nuh: umpama aku mengasihi salah 
satu kaummu (yg durhaka) maka aku akan menyelamatkan wanita itu beserta anaknya dan 
kejadian ini sebagai contoh dikatakan Kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya 
dibawah telapak kaki mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan . 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6023 ) 


cra ang MEN Tia YAI deng le LS JB ya id PN Je eU LA Jalin Hell oya Kel Heri GUSI JU 
Ie Laga PSI Ceng SU ame) Candil elly Sela Gaal ant) KAI AN AI at UUS Anna Lag Craig LL JG 
So yel Jar de Hininadl el gtanl OS adat JB das Rinda! Lita Jan gll oya KojAU Joe So Ol Gang GH 
Lan US Je pal SUS 3 plak dna OS aya salg SW NIA aji dalas pl ya Alli yag el yeble ayu. 
cra Alina Rasa posemd LI ya Ama Ea La aa ni OTP pal WU3 Iyan pain Igdlly Jaga yel Ol Sana 
Wp bas padi AU3 3 Lesty Ujar 3 Lesiang Jalu 2 NY pall madily yaady Jydlly nda) Alun! Gay Lo ya 
katana IR) (aa le Tp Ata pal MIS ya 


Alkisa'i berkata Kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya dibawah telapak kaki 
mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan . Mengenai lama masa banjir dibumi ini Ulama' 
berbeda pendapat, sebagian ulama' berpendapat : "Banjir itu menggenang diatas bumi selama 
6bulan" Sebagian ulama' lagi berpendapat bahwa banjir itu menggenangi bumi selama 150 hari 
(Sbulan!. Setelah itu Alloh memberi wahyu kepada bumi: 


- a 0-0, 02. 5 R0 20 20. Sop - 3. 29. - og 2... xx - 0 3 0g... - 
lb Ea lang da3 SPI Je ya) ATI 33 sad Et lol sasa Lg, Ist al AN JI 


Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun 
disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Jud, dan dikatakan: 
"Binasalah orang-orang yang zalim. | AS.Hud : 44 | 


Dan diceritakan bahwa Bukit Jud itu adalah bukit yang letaknya berdekatan dengan tanah 
mushol.dan perahu berlabuh dibukit itu Imam Tsa'labi berkata : "Perahu itu berlabuh pada hari 
asyuro,yaitu tanggal 10 dari bulan muharrom." Kemudian berpuasalah Nabi Nuh dihari itu sebagai 
ungkapan syukur kepada Alloh,dan nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut 
menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan kenikmatan yang telah diberikan oleh 
Alloh SWT kepada mereka. diceritakan bahwa para hewan , burung burung,hewan ternak , 
ataupun hewan liar , mereka semua juga ikut melakukan puasa . 


Kemudian Nabi nuh mengeluarkan semua bekal yang dibawanya, kemudian mengelompokkannya 
menjadi 7 golongan . Yaitu: "pala , kedelai,kacang tanah,kacang hijau,gandum,jagung,dan padi." 
Lalu dicampur dan dimasak jadi 1 maka jadikah campuran polowijo (bubur syuro") jadi kesukaaan 
Nabi Nuh. 


Ka US SY Is ld ea dl Ig PB PNG ba Ii 3) Mudi ons SIP Tisindl Dll aa 
sb mel! Oglalip Y Igo Rinda! Jl Ol & Lb Renda Jal dna 1S) 1S MLS aj el) Lali eU yaa Io OS 
Ra Sd adl V3 G MAY mL Il Ol aa Lag adil 2 yan Jali OTW BS VII, 3 dl 3 K3 

Ll Rena Algal 3 Long OP data dad el gile pn OS JAS ya JB Al play le AI ae AI Syany P3 
US Kay II Tini CL UG Of PB Ku Jap SA Lerontr 1 pebell Kadi) mail eorah 
PS Ea SU 3 PA on 

Setelah itu Nabi Nuh membuka pintu. pintu perahu , dan kemudian Nabi Nuh melihat matahari dan 

awan,serta tampaklah busur busur yang berwarna warni (pelangi). Pelangi itu tidak pernah 


nampak sebelumnya , kecuali pada hari itu , yaitu tanggal 10 Asyuro . Dan pelangi itu sebagai 
tanda bahwa air semakin surut . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6024 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ketika Nabi Nuh melihat matahari serta pelangi,maka nabi nuh mengucapkan takbir : " ALLAHU 
AKBAR ", 

Kemudian semua penumpang yang ada didalam perahu itu ikut mengumandangkan takbir. Ketika 
itu para penumpang tidak bisa melihat matahari itu dengan mata telanjang,kemudian mereka 
mengadu kepada Nabi Nuh tentang apa yang telah menimpa mereka,mereka berkata : " 
Mata mata kami tidak bisa menghadapi sinar matahari." 

Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka untuk bercelak dengan "hajar ismid" agar 
mereka bisa kuat melihat sinar matahari. 

Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa yang bercelak pada hari asyuro' maka orang itu tidak 
akan buta pada tahun itu." 

Kemudian ketika Nabi Nuh telah membuka semua pintu perahu maka sinar matahari bisa masuk 
kedalam perahu itu sehingga para burung bisa mengepakkan sayapnya,dan semua hewan dan 
pohon-pohon bisa menggerak gerakkan tubuhnya. Dan ketika Auj Bin Anug mengetahui bahwa 
perahu itu telah berlabuh,maka langsung pergilah ia meninggalkan perahu itu dan berenanglah ia 
kedalam air sesuka hatinya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/639200559436089/ 


2801. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 30 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM | BAG. 131) 
Oleh : Mbah Godek 


(IT Akalid ea 63 2 pp au SE) Sya Silk 

AP AK SAI mad al Jar IG II ya seb Lah SUSUN JB. ayah S3 Gl ot CPI Ae al Jiter 2S 
PLAY Kakang aa | SUS MN LS ya eri di UI Ga SI ya ln dg el ay) Ole Ai HATI OS 
Ul Je Keong Ata leg nyemil le Lah pol SAI JIN Gmn Lala GI Ag dam Ole SS ll Ula akang 
Berkata Alkisa'i : " Setelah banjir melanda selama 150 hari , ketika banjir itu surut yang terlihat 
pertama kali setelah banjir dari golongan gunung-gunung adalah gunung iabi gubais yang berada 
di Ka'bah , sehingga terlihatlah tempat ka'bah yang memiliki tanah berwarna merah .Dan tak ada 
desa yang terselamatkan , yang selamat hanya desa Naharwandi , desa ini ditemukan dibawah air 
utuh seperti semula ,, tidak ada yang hancur sama sekali .Begitu juga desa Albarobi yang letaknya 
diarah tanah Shoid , konon desa ini yang membangun adalah Hurmus 1 ,yang mana didalam 


bangunan itu , hurmus telah meletakkan berbagai ilmu .perbintangan dan ilmu kesaktian-kesaktian 
.Bangunan ini ditemukan dalam keadaan utuh 


or SL LAI Ka Lala 2d KEK SAI Jae PI ye en SESI Ja da odol yi ol 

JB be ULP any OKE Jiang Y Diy dal) Bg eat Obi ale Lea plat Rasa TP op be Uni Akal JS Jana 
Pola ly Kas AI Gi ella SLST UI Kalah SIS LAI Jai Janda Yg eU 8 oa 3 ya ayal Aid 

8 Haag | ll Ol pelat OA Bag ya Bol ola Jl Lead Gol Sl ap cal) Lali plan WB pad GL) 
HST La gd ah US Kenang BA Ulin Lakon 3 wole & elu Kala alah Jujly 3 yg Bala SMS Ay pl # U2JNI 
CP ea el, LAN Ola M3 oya Latar) maret Kalah Lake bd el 3) Sad RAI OA YAN ye 
Edy JPN! Cin ae Laga oran Jae Je Ainan Kenali Lah Ga day dekan ya FT yel Sl plat Jaori ll JB, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6025 ) 


Hile JS uya SESI Las 


Kemudian nabi Nuh , ingin mengetahui perkembangan yang ada di bumi , sudah surutkah apa 
belum ? 

Maka dari itu beliau mengutus seekor burung elang ,untuk memberikan kabar tentang bumi dan 
ketika elang itu sudah pergi , ia melihat bangkai ditengah perjalanan ,setelah itu ia malah 
memakan bangkai tersebut , sehingga lupalah ia terhadap tugas yang sedang diembannya , 
sehingga nabi Nuh menunggunya selama tujuh hari,setelah itu Nabi Nuh memanggilnya.Lalu 
elang berjalan dengan kecerobohan dan tak bisa menetap pada satu tempat. 


Setelah itu nabi Nuh berkata kepada burung-burung yang lain : "siapakah diantara kalian yang 
bisa memberikan kabar kepadaku tentang keadaan air dimuka bumi dan tak melakukan seperti 
apa yg dilakukan elang? " 

Setelah itu burung merpati berkata : " Wahai Nabiyullah , sesungguhnya saya lah yang akan 
membawakan kabar itu kepadamu" . 

Setelah itu terbanglah merpati itu , ia kembali dengan membawa daun hijau diparuh nya . 


Ketika melihat daun itu Nabi Nuh berkata: "Sesungguhnya daun ini adalah sebagian dari daun- 
daunnya pohon zaitun ." 

Dan setelah melihat daun itu , barulah Nuh mengetahui bahwa banjir itu belum surut .Setelah itu 
nabi Nuh menunggu beberapa hari lagi , kemudian beliau menyuruh burung merpati itu lagi , 
seketika itu juga dia langsung terbang , dan setelah kembali , dengan kakinya itu penuh dengan 
lumpur yang berwarna merah , penyebabnya adalah karena yang pertama terlihat dibumi adalah 
tempatnya ka'bah , maka jadilah merah tanah tersebut dan berhinggaplah burung merpati itu 
disana , yang kemudian dioles-oleskanlah tanah merah itu pada kedua kakinya. 


Maka Nuh mendo'akan burung merpati itu : " Ya Allah , jadikanlah burung merpati-merpati ini 
barokah-barokahnya para burung dan perbanyaklah keturunan-keturunannya serta disukai oleh 
banyak orang ." 
Perahu itu berada diatas gunung selama 40 hari sehingga bumi menjadi kering (tidak banjir) dan 
tumbuhlah rumput-rumput disekitar perahu itu. 
obi ya dna OLS La Gila Ol Legi ad AL OTP (La aa al deg Tale OS ay Len pl darat Oh 3 HA bs 
Ely emosi ole Jalil set las AI Ol JIN BN E S eladl 3 Iii erna meilbb plg olga Jaya 
Wa EP TA el Lola Alang JPNN GP Ulil ola any AJI laa laa SUS am PN NE US ep) 
IL AI ya JL isat, 
Lalu Allah memberi wahyu pada Nuh : 
Layan ea day Ole 25 p3 Ca plan Taat 
" Hai Nuh , turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas 
umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang bersamamu." | AS.Huud : 48 | 


Kemudian Allah memerintahkan nabi Nuh untuk melepas dan membebaskan semua yang ada 
didalam perahu itu , sebagaimana kembali seperti sedia kala.Setelah itu Allah memperlihatkan 
siang,malam menerbitkan matahari , bulan , dan bintang seperti sedia kalakemudian menurunkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6026 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hujan kerahmatan dan menggulung air banjir tofan sehingga menjadi air segar.maka 
bergembiralah hati Nuh dan merasa bahagia dengan ridlo Allah. WALLOHU A'LAM 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/658649907491154 


2805. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 31 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM | BAG. 14) 
Oleh Mbah Godek 


Seal PI Ae adl Idr ASF (UT AkalidI ad 04 Dp Ul SE) Sya Silk 
bila La gi bei Ja Jay Jalar oil WU3 oa Lemasa Jah LAS pliag C2) CL Rindam oya GP Uli Ol eyang 
JB Lay JI Akal ada La ce yuil Jadine ad Jis Rambo Alah mar & Elagi pUlas odia JB ya Lag JB ol CSI ola 
inka! 70 TP TP JUGA IalorsG Ip Ef Alda Uli Jp yag JI JI lagi UG Kong Gal Jaa Ol yo ol 
Lala Oya Ag CPI dong Ae ma 3 gl ag UE AA Ualery Billa R3 ab as Ulil Op ontel! oya daa OS 
Bas MSI jai SI y plong pl eny OI Yly TP VI Ae da dy LA Iilah slop ADI bgl AN Olla 1g jitu 


Gl Pm) gb gag an Hi SENI Da3 ul Ji d3 JA 9 yakil Laga 


Diceritakan ketika Nabi Nuh keluar dari perahu , maka nabi nuh mendapati bumi ini menjadi serba 
putih , lantas heranlah nabi Nuh :, maka datanglah malaikat jibril danbertanya” Wahai Nuh , 
apakah kamu tau apa sebenarnya putih-putih yang kamu lihat ini ?” 

Lalu nabi Nuh menjawab :“ , apakah ini ? 

Malaikat Jibril menjawab :“ Sesungguhnya warna putih-putih itu adalah tulang belulang dari 
kaummu .” 

Setelah nabi Nuh mengetahuinya , kemudian mendengarlah ia atas suara-suara yang “ krincing- 
krincing”kemudianmalaikat Jibril bertanya lagi,apakah kamu tau suara apa itu? Nabi Nuh 
menjawab" Suara apakah itu ?” 

Lalu malaikat Jibril menjawab : Sesungguhnya ini adalah suara rantai-rantai yang digunakan 
untuk menyeret kaummu ke neraka ”. sebagaimana firman Allah : 


Otot Alit 09 ja il Iaakng 3 UU Is 1, meitilas Ca 
Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, 
maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. je: 25) 


Dan diceritakan bahwa ketika Nabi Nuh keluar dari perahu , Ia bersama 80 manusiaSetelah itu 
Nabi Nuh membangun sebuah desa dan meramaikannya , dan desa itu diberi nama “ Tsamanin 
"Dan desa ini adalah desa pertama kali yang dibangun dipermukaan bumi setelah terjadi banjir 
tofan ... 

Maka ketika 80 orang itu sudah menempati desa itu , maka Allah menurunkan kerusakan dengan 
membinasakan 80 orang itu secara bersamaan .Dan tidak tersisa satupun kecuali nabi Nuh dan 
anak-anaknya Nuh , yaitu :- Sam- Ham- YafusDan menantu-menantunya Nabi Nuh , maka 
jumlahnya menjadi 7 orang, sebagaimana firma Allah : 


0 AI AA HI 0 


GELI Ba ilaor3 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6027 | 


Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. AS. As Shoffat : 77. 
Dan semua alam ini adalah dari Nabi Nuh , dan Nabi Nuh adalah Bapak manusia yang kedua 
setelah Nabi Adam Alaihis Salaam . 


TI TP Ubab om OS pia gal JL Abel S3 AT jl BOS OLS Kang 3 Oliglali Pakan OLS dia G3 Many JU 
dian O gaesan 9 Kay yg dilan 9 DVI SG ag gal 8 pad!) OM gladi Uu OS 9 kia Oya lg Olly ola 


Dan berkata Wahhab Bin Munabbih : “ Awal terjadinya banjir taufan adalah bulan rajab sampai 
akhir bulan dzulhijjah (6 bulan). 

Berkata Imam Abu Ma'syar : “ Bahwa diantara jarak taufannya Nabi Nuh dan taubatnya Nabi 
Adam adalah 2240 tahun , sedangkan antara taufannya Nabi Nuh dan hijrahnya Nabi adalah 3774 
tahun .“ 


OS) AI Jah B Lebih dna LIS Ga MAY aga OLI AI eng ai pikat UU pelat Alis Lag didall SSI yag) 
US pelel Y las Kain 3 pb Celah La Goa pl na JUS USAH Cd Lal Bab Gaga Ol JSI Be ee Uda 
PS Urat La amdal Jl Up ya SI ARI 3 ab AS aa SU Lah a I3 meal OP Ld JUS Jas or Jana 

GP ii Lead SV edar A3 JUS LS ya Gakl UB LI Led MU ola A8 JUS is. 


Dan ini setengah dari beberapa faidah yang lembut ,Berkata Imam Tsa'labi : “ Ketika Nabi Nuh 
sudah menetap , maka Allah memberikan wahyu kepadanya agar dia menanam beberapa pohon , 
maka Nabi Nuh menjalankan perintah Allah SWT untuk menanam pohon-pohon itu.Dan pohon 
pertama kali yang ditanam adalah pohon jati , setelah itu Nabi Nuh ingin menanam pohon anggur , 
tapi Beliau tidak menemukan pohon itu , maka Nabi Nuh bertanya kepada putranya yang bernama 
Sam" Wahai putraku , apakah kamu mengambil pohon anggur ?” 

Sang putra menjawab : “Saya tidak tahu , Ayah .” 

Setelah kejadian itu, maka turunlah malaikat Jibril dan berkata :” Wahai Nuh , sesungguhnya 
pohon anggur itu telah dicuri iblis.” 

Setelah itu Nabi Nuh berkata kepada iblis : “ Kembalikanlah kepadaku pohon anggur yang telah 
kau curi itu .” 

Iblis menjawab : “ Aku tidak akan mengembalikan pohon anggur itu sehingga kau mau 
membaginya denganku .” 

Nabi Nuh berkata : “ Baiklah , kamu nanti akan mendapat 1/3 bagian ". Setelah iblis mendengar 
keputusan Nabi Nuh, maka iblis menolak . 

Dan kemudian Nabi Nuh menaikkan bagiannya menjadi 2/3 , maka setujulah si iblis. 


And oya Ea yeah La ggUb Ugal Gad PNG aa 3 paud alel KPU OA Bb IS G Sm! oral JL asli JU 
Lajos Upale pad Ulisi wan Lali da9 oya Ea ye akal Upale ga So, Lali dad ya Ca yah IA Upale pad Ui yl calb Lala 
UealI yaja LAS yaa dilas 3 Long Weda ya Sal SUS, dag) Soy dim dad jadi KJ Iekglh A0 Uya La yh 
C3! lay Laris Kan Aa paket IL Aan Jaa LAS Sy aye Kdi Ale Sp IL 2 Gaby LS Gaby Gilang IM 
ST Ob UI mono bl pas ya Jah SSI Jala Ab HA ya JA Am NI rela oleh 25 Jaka LS 
sel ol 


Berkata syekh Kamaluddin Ad Damiri dalam kitabnya hayatulhayawan : “ Ketika iblis menanam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6028 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pohon anggur , pertama kali menanam , iblis menyembelih burung merak dan menyiramkan 
darahnya pada pohon itu , sehingga terseraplah darah itu pada pohon anggur.Setelah daunnya 
tumbuh , maka iblis menyembelih monyet , dan menyiramkan darahnya kepada pohon itu , 
sehingga terseraplah darah itu . Dan ketika berbuah muda , maka iblis menyembelih harimau , 
maka terseraplah darahnya , dan ketika buahnya sudah besar-besar maka menyembelih babi 
sehingga terseraplah darahnya itu .Oleh karena itu barang siapa yang meminum khamr maka 
tidak akan lepas dari sifat keempat hewan itu . 


Orang yang meminum anggur , pertama kali minum maka akan bergerak-gerak tubuhnya seperti 
burung merak , setelah minum maka dia akan berjalan sempoyongan , menari-nari sendiri seperti 
monyet , setelah parah maka dia berteriak-teriak seperti harimau , dan ketika benar-benar sudah 
parah maka ia akan merasa ngantuk dan ingin tidur layaknya seekor babi”. Dan sifat 4 ini tak lepas 
dari orang yang minum minuman keras. Berkata imam Al Kisa'i , bahwa pertama kali yang 
memeras anggur menjadi arak adalah iblis dan pertama kali yang membuat gendang,seruling dan 
alat-alat musik adalah iblis. WALLOHU A'LAM 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/662168453805966 

2987. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 32 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM | BAG. 15) 

Oleh: Mbah Godek 


PEMBAGIAN ARAH DI MUKA BUMI 


Ca ISA S3) Jasa SI Id AI aa oral Ion 1 GM (ET lala ea (04 200) RAI SY GB oyA lau 
Blu jitu Lily plong pl tg RN Ym SAE end PNS Tj Sita Ul SLS IU (OLI ag PIN Oki 
GBLA oyodly jemdei Kala Al Sat Byaill opi plla deng BS OS) ASI aj pa Alai oya OS Tag RAI Rebel 
bag Ata aj Ai ya OI Kyi oya Tali Rebel Jt pl Lay s2 Ya 4ST OS) LE ya MMS P3 pad, 
BA Sya mara maba BA Alai oya OS All Adela jitu LL 

Berkata Imam Al Kisa'l , disaat nabi nuh telah menetap dibumi maka membagilah Nabi Nuh 


terhadap arah-arah diantara ketiga anaknya , yaitu Sam , Ham , dan Yafus. Jadi Sam menempati 
bumi bagian barat , maka anak keturunan sam adalah bangsa Romawi | Italia , Persia , Iran |. 


Dan nabi Nuh melihat diwajah Sam itu ada nur nubuwwah , maka Nabi nuh menyerahkan arah 
tanah Hijaz , Yaman ,Irak , dan Syiria kepadanya. Dan sam adalah anak yang paling besar . 
Adapun Ham , ia menetap diarah selatan , maka keturunan Ham adalah orang-orang dari negara 
zanju dan Habashah. 


Adapun Yafus menempati arah timur , maka ada keturunan Yafus itu adalah Turki , | temasuk 
ya'juj ma'juj |. Jadi semua yang ada di Turki adalah anak keturunannya “ Amut turki “. 


Iya al dy Ob ayal # SUS Jadi dia Wat CGI JKN GI el yang pa Akon sa Ob edm Ol 
Ca AYI LAS JB JII Ale ES LS Ula Ang JPN Balas 3 kana TP ata SMS Jai MS 
Elomd Lal deal SSL) Jle Jr Jl dna led GUY Bj Of AI Ilang oo Yf SYaly ost yak of ol dat 3, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6029 ) 


2lemd Abad | ala Juni oya OS SUK Syed! Laga Jaerlg 2533 alu 3 SL HUI JB dala dala TP HOP de OM Yale 
Sabi y ses YI o3Y al ya 


Dan ketika bumi telah dibagikan kepada anak-anaknya , maka Allah memberi wahyu kepada Nuh 
supaya mengubur nabi Nuh terhadap jasadnya Nabi Adam dan Ibu Hawa agar dikembalikan 
ketempat semula. Maka nabi nuh mengerjakan perintah Allah SWT. 


Kemudian Allah memberi wahyu untuk mengembalikan hajar aswad ketempatnya semula ,dan 
mengerjakanlah nabi Nuh terhadap perintah itu.Ketika semua telah dkembalikan maka nabi Nuh 
berusaha meramaikan bumi setelah banjir tofan 


Imam Ka'ab Al Ahbar berkata : “ Ketika umur nabi Nuh telah senja dan ajalnya sudah mendekat 
maka nabi Nuh berkeinginan untuk mengundang anak cucunya dan berharap bahwa Allah akan 
memberikan rizgi kepadanya dengan dikabulkannya do'a tersebut .” 


Maka naiklah nabi Nuh keatas gunung yang tinggi , dan mulailah ia memanggil-manggil nama 
anaknya Sam , maka datanglah sam dan duduklah ia didekatnya nabi Nuh , maka kedua tangan 
nabi Nuh ditempelkan kebadannya sam seraya berdo'a : “ Ya Alloh , berikanlah barokah kepada 
anakku sam dan keturunannya , dan jadikanlah mereka para nabi dan raja . 


” Maka sebagian dari anak keturunannya Sam adalah Arfahsat Maka jadilah anak keturunannya 
Sam itu menjadi nabi-nabi dan anak-anak yang sholeh . 


OS Jady ala SYAY Ueldany lukas cegkaorly pager y dyay 2 YAI Os Yg Jaorl meli JW) dala Lead AP la Lal Al aU 
Ba Ion ri ml ai 3 Sort 8 aer VJ IE all el Obor 2l22 pumaad al man Ad Jl Ay pb 
ABI Jati es GI OLI Lg SNI Gi AN ASI AI 4g ana Gg d L Go SLS ll JB, 

dal! d3 ya OS at ng pat al van Ka 


Kemudian nabi Nuh juga mengundang anaknya yg bernama Ham , maka ham tidak memenuhi 
undangannya nabi Nuh . Lalu Nabi Nuh berdo'a : “ Ya Allah , jadikanlah anak turunnya Ham itu 
orang yang hina dan jadikanlah hitam terhadap wajah dan kulit-kulit mereka serta jadikanlah 
merka budak dan pelayan-pelayan dari anak keturunannya Sam .” 


Dan katanya : Ham mempunyai anak laki-laki yang bernama Misroyim , dan Misroyim mendengar 
do'anya Nabi Nuh , maka datanglah ia kepada Nabi Nuh , dan berkata : “Wahai kakek , saya 
datang memenuhi panggilanmu karna ayah saya tidak bisa memenuhi undanganmu " 


Lantas nabi Nuh meletakkan kedua tangannya diatas pundak cucunya seraya berdo'a : Ya Allah , 
karena ia memenuhi undanganku , maka berkahilah ia dan anak cucunya serta engkau 
memberkahi tempat tinggalnya dan tempatkan ia pada Negara yang menjadi pusat Negara-negara 
di dunia dan pusat bantuan Negara-negara yang mana sungai nil nya itu sebagai sungai yang 
paling bagus diseluruh dunia .” 


Maka Misroyim menempati Negara mesir , dan karna itulah Negara itu disebut mesir . Setengah 
dari anak cucunya Misroyim itu suku kibtu . 


CP Lai pai LS ly Tm yerlag apel Alai DS GBU JT Alai Jaorl (ebi JB dale Len AP elb LAL dal Lan € 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6030 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


azan) HUB (ga LP JEy LAS djual Lah ale ala El S3 ay ea Ala SUS 3 dtng Sig pln Al de 
Lab Gbr Ola AS Lada Gali ya Momot Ageng Uda lela Ig Lesty US Lal 3ys2 Lai SI) Ula UP Ja Uda 
ba pad yan Aeylery LD Ata Wow yg Kelas Anil dl Sy dya IRI OP Jl AA Jelas Ra JI Ul po Lagi 
Ag md UE GI AI Of SLS JBg COYI II Ol yani ain Laglani cya OS Daisy 

Kemudian setelah itu nabi Nuh mengundang anaknya , Yafus . Akan tetapi ia tidak memenuhi 
undanganya ayahnya. Maka Nabi nuh mendo'akannya : “ Ya Allah , jadikannlah anak turunannya 


yafus sejelek-jeleknya bentuk." Maka keturunannya Yafus itu adalah Ya'juj dan Ma'juj dan turki 
sebagaimana keterangan yang telah lalu . 


Dan ketika Nabi Nuh mengundang Ham itu, ia dalam keadaan bersenang-senang (bersenggama) 
dengan istrinya di malam itu, maka nabi Nuh berdo'a : “ Ya Allah , jadikanlah hitam semua 
keturunannya .” 


Dan kemudian istrinya hamil serta melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan, ketika Ham 
melihat kulit kedua anaknya hitam semua maka ia mengingkarinya dan berkata mereka bukan 
dariku lalu istrinya menjawab,mereka adalah anakmu tapi doa ayahmu telah mengenainya lalu 
Ham pergi meninggalkan istri dan anaknya karena malu dari para manusia. Dan ketika kedua 
anaknya sudah besar, mereka pergi mencari ayahnya yang telah pergi meninggalkannya . 


Maka sampailah mereka di sekitar desa di pinggir sungai nil . . . Akhirnya anak kembar itu kumpul 
kebo dengan saudaranya sendiri, setelah itu ia hamil dan lahirlah anak kembar yang hitam , dan 
seterusnya sehingga melahirkan anak-anak yang berkulit hitam . 


Dan semuanya orang yang hitam di dunia hingga sekarang itu adalah keturunan dari anak 
kembarnya Ham. Alkisai berkata sesungguhnya desa yang digunakan untuk kumpul kebo mereka 
namanya adalah desa 'An Nubah'. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/745082062181271/ 


2988. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 33 : LANJUTAN 
KISAH NABI NUH 'ALAYHIS SALAAM | BAG. 16| 
Oleh: Mbah Godek 
WAFATNYA NABI NUH 'ALAIHIS SALAAM 
Ca ISA S3 Jasa Sd AI aa oral INar 1 GM (IT Alat ea (04 200) LAI S3 GB oyA lau 
Apa Ag NASI aa Rab dd Kp Blur j3 Sbd SD Il la MB Lal Lely ILSI Jp (OB gal Aap 2 Jet 
A3 PEN Ganila Jaa yag AN SI agar Jai Gay pal Alia! pay Jani Upah Jagung Alang Gadilang Ge 
GAN! Jasa Jas 0g mal asah Atu. 


Dan berkata imam Al Kisa'l : “ Sesungguhnya Yafus itu berjalan ke negara-negara bagian timur 
dan dia menikah dengan orang sana , maka istrinya melahirkan lima orang anak laki-laki, yaitu 
Juhir, betrus, Mayashih, Sinab, dan Samuel. 


Dan anak keturunannya Juhir itu adalah suku "Sokolabeh' , Romawi Italia. Dan anak cucu dari 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6031 


keturunannya betrus itu dari Negara turki dan khizir. Dari anak cucu dari keturunannya Mayashih 
itu adalah suku “Ajam ( seperti kita 4. Dan anak cucu dari keturunannya Sinap adalah ya'juj ma'juj , 
Dan anak cucu dari keturunannya Samuel adalah suku Arman ." 


slr mal) ti Jil39 mi2ng Ang 4 D3 Aha yag elouli  eLSYI din er Juta jI Tam SY VI oya JA “8 pu ul, 
Alan Alan oya slor Jaga cdoel) Jeryg Baely Odly Boely Eng peras IOS omi ad Ji yaa Yaa Alah Al ya 
Lani Jamil alaitn os lala, D3 ale Jl alus ya slr D3 (Ayo Load 91 


Sesungguhnya Sam itu juga mempunyai lima orang anak . Yaitu Arfahsat, yang menurunkankan 
para nabi dan orang-orang sholeh, yaitu dari suku Arab , Bi'ah, Madhor dan gabilah-gablah Yaman 


Dan Hasyim, anak cucunya ditanah yaman yang dinamakan kaum Nisanis. Yang mana kaum itu 
adalah kaum yang penduduknya bermata satu, bertelinga satu ,serta berkaki satu. 


Yang ketiga adalah Hawail, anak cucunya di tanah Amalagoh dan Amadiyah, Yang keempat adalh 
Irmi , anak cucunya adalah gabilah-gabilah “Ad dan Tsamud. Yang kelima Samlikho' , ia tidak 
memiliki keturunan karena mandul. 


Ay ya Ill aa la EN Ol Is Il OS ng ya Leg jar LIS dia Bilata yan! ya Gile Lalu Ol lal JU 
Ol dia gp ag JB Ol ye Illasi ya Lgi Tale B3 elu ML Lai mo ay Alus AS 3S jane dia 3S Lal MN 
Tian Oren y CL opal yag dag JI Ega Ga Ky JB Rindi ya deng P3 lag pg Aa Gil Obyb Amy Ale ly 
JEy HA Ula skor ad AL AS CGI aa ai giant Lal abad! UTANG AI poet LAS Lele Cnda YI Aan HT pd EA) 
Sala Wany) ASI it KI LA UI JL Wlala 3 Wadey AB) PES ya pdl Sale) AI gi Us (Ll 
Cr JUS Ne nd Jet SN II ja ebi Il Ge Ia Le 0 Ula ad JUS did eko Aang ai MS 
Kit d JBy Rab Ab oya Ll yu Kg Eka OP AI oya Carry Wae ya Clan Obb Wb la Wall coaorg 
04 Sal pb Ola Lali dala dang AI SDA Laga 3 Aji Lali Ay gi Us) 1g Go UAS Ika uya 


SA Song and dan Ol Jlg BSI ya ka BR Ip ayibog Ale Iyloy oi) Ogan 


Berkata imam Tsa'labi : " Sam berumur 600 tahun, ia sulit untuk mati. Karena dulu Nabi Nuh 
meminta kepada Allah agar Sam tidak mati kecuali ia meminta mati sendiri. Dan ketika usianya 
telah lanjut maka kerepotanlah ia karena tidak mampu bergerak maka ia meminta kepada 
Tuhannya agar segera diberi mati. Ketika ia telah mati maka ia disemayamkan di tanah Nawa. " 
Berkata Wahhab Bin Munabbih : " Nabi Nuh hidup setelah banjir tofan selama 200 tahun dan ia 
berhaji setelah keluar dari perahu". Berkata Wahhab Bin Munabbih : " Nabi Nuh berseru kepada 
kaumnya pada saat itu beliau berumur 250 tahun, dan umurnya 950 tahun selama menetap 
dibumi ." 


Sebagaiman keterangan dalam Al @ur'an : Ketika umurnya nabi Nuh yang telah ditetapkan Allah 
itu telah usai maka datanglah malaikat maut dan berkata : “ Assalaamu'alaika yaa Nabiyallah". 
Nabi Nuh menjawab : “ Wa'alaikumus salaam , siapakah engkau ?salam yang kau lantunkan telah 
menggetarkan hatiku”. Maka malaikat maut menjawab : “ Saya adalah malaikat pencabut nyawa , 
saya datang kepadamu untuk mencabut rohmu .” Ketika nabi Nuh mendengar ucapan malaikat 
maut maka wajahnya berubah menjadi terkejut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Malaikat bertanya : “ Apa yang engkau susahkan , wahai Nuh ? apakah engkau masih kurang 
hidup di dunia ini ? Bukankah kamu adalah manusia yang paling berumur panjang ? Maka nabi 
Nuh menjawab : “ Saya menemukan dunia ini adalah seperti rumah yang memiliki dua pintu , satu 
pintu untuk masuk dan satu lagi untuk keluar .”. Maka malaikat maut memberikan nabi Nuh satu 
gelas minuman dari surga seraya berkata : “ Minumlah isi yang ada dalam gelas ini sehingga 
engkau bisa tenang dan tidak ketakutan lagi . 


Maka Nabi nuh mengambil gelas itu dan kemudian meminumnya. Ketika nabi Nuh meminumnya, 
jatuhlah ia dan meninggallah ia seketika itu juga. Ketika nabi Nuh meninggal maka anak-anak 
Beliau merawatnya, memandikan, mengkafani, menshalati serta menguburkannya di dekat tanah 
turki, dan dikatakan bahwa didekat kuburan nabi Nuh terdapat sumber air yang mengalir. 
WALLOHU A'LAM 


Sekian kisah singkat dari nabi Nuh 'Alaihis Salaam. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima 
kasih. 


LINK ASAL: 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/745082615514549/ 

3092. KAJIAN KITAB BADA'! IZZUHUR 34 : KISAH NABI 
KHIDIR 'ALAIHIS SALAAM | BAGIAN 11 


Oleh : Mbah Godek 


ra SI to ae yedl Iiler 2 IN 09 2) syaa SEy 3 oya Alah 

(Hui Ale hadi Asad S5 

Ola gr dead or EU Mg oa ale aah JUDI ale sadel yah 3 elalaI oa Aela Halal (sad JU 

le Oya said dil Ji JB yaa pake Jake pel al ya Gaal ep YAI Mg oya M1 Gowa Cal Jl ade TP up 
JET moms P yel ya PT JBS mona |) Uda Kmle gamdl ya PT Ig Alay SUS Cabai maa dy aya 
Mg aya yag Jne dd Jlip Ll al (und dala pdl Ol Saja UPS 3 cant randa Ga AI dag pembill yel SAS SesnYI 
ole pg JS mb las Alb US OLS Balaa G SAI) Ula bi Lego OS jt Ad Ill Sa te ala Gel il Gaal 
(Ol dala adl al de jl dl Sona UB Je labor Lala log ig HS Gm elg AJI 


Imam As-Sadiy berkata : " Segolongan ulama' berbeda pendapat tentang masalah Khidir 'Alaihis 

Salaam : 

1. - Ibnu Abbas berkata : ' Sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Syalih Bin Arfahsat Bin 
Sam Bin Nuh 'Alaihis Salaam :.' 

2. - Ibnu Ishag berkata : ' Sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya 'Ish Bin Ishag Bin 
Ibrahim Al Kholil 'Alaihis Salaam .' 

3. - Imam An Nugos berkata : ' Sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Firaun yang 
menjadi temannya Nabi Musa '. Akan tetapi tidak menshohihkan At-Thobari dan bahkan 
menganggap bahwa keterangan ini adalah bathil . 

4. - Menurut ulama' yang lain : " Nabi Khidir adalah Ilyasa' yang menjadi temannya Nabi Ilyas , 
akan tetapi keterangan ini juga dianggap tidak shohih". 

5. - Menurut pendapat yang lain Nabi Khidir itu adalah Armiya', dan keterangan ini juga tidak 
dishohihkan . 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6033 


Berkata Al Ustadz Al Hafidz Abul @osim Abdillah Bin Hasan pada kitab At-Tagrib, bahwa : " Khodir 
adalah putra dari seorang raja yang bernama AMIL , dan raja Amil itu adalah putranya 'ish Bin 
Ishag. Sedangkan ibunya juga putri dari seorang raja yang bernama Faris, dan nama Ibunya 
adalah ALHA . Dia melahirkan khodir ditengah hutan, yang mana didalam hutan itu terdapat 
kambing yang menyertainya dan kambing itu selalu menyusui Khodir setiap hari. Kemudian Nabi 
Khidir diambil oleh seorang penggembala, ia dirawat sehigga tumbuh menjadi besar dan jadilah 
dia anak yang cerdas yang bagus tulisannya dan pintar membaca shuhuf-shuhuf yang diturunkan 
kepada Nabi Ibrahim 'Alaihis Salaam . . . Bersambung .... 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/769976953025115/ 


3134. KAJIAN KITAB BADA'"! IZZUHUR 35 : KISAH NABI 
KHIDIR 'ALAIHIS SALAAM | BAGIAN 2 | 
Oleh : Mbah Godek 


SS ot at adl Iler 1G 69 20) AI SE) GA Silk 

Aale pai Cdi y padi al ae ji Cl Soal d UI IA Ar SS Ab Jualo pb UT Ol Gasal cal JL, 

AS A3 3 Sp hi og Ioi eyawoatal SUN Se player ya 2 Lali Ab yag Y yag pad deal) SUS ya Aoa 

2 yaae Il danny Aini) Aa alih dah Ai Ce Ayun Rio 0 LL MI PSI Wjlny IK eymwutaly 

SN ya BSN NY GE Gel Uma Gaia yag dal Ula Gde patang dambi 30 Loe As, de Ny MM ed dj al 
Ob WI Ae ASI teman LAS Upin Lo pit Blade 8 Jong UT II GPS ola aiaaly Leon Jelas Ola 
Ala lo Gi gai Soda d dl salad! uya Rela JL Lalas lada La dau lor! 2 i22 Is AI Anh F dik, Ileall 74 
ar 


Si 0 yet oya BU SAI Jd SAS ed Ol ya oa pi Grid tin SAI Jd ja Aib SI JG, 

Ked elay Agan) JUNI ala Jlliigon Loe OS uk Cara dat Ugal YA Uk PI (AS eka Y pe Al al) SI kuli as 
HL AE peang Aa Ab laa ai LL JB di AI og Jb Ie ae AN Aha Ai HA OS La Ul 
Ie penalti (Salad Lana JS uya sing CB JS ya La yeg Mila JS oya Libas dil 3 Ol el Jul Sale IL Saha 
Bikom Se Jala yah adl dala mad yA pekang dal AI an Al Jyury Uelomsel Jlis Arab Dg Yy Ope U pramn NG 
Ibnu Ishag berkata : " Sesungguhnya raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang 


benar benar pintar menulis agar bisa menulis shuhuf shuhuf yang diturunkan kepada Nabi 
Ibrahim dan Syits 'Alaihumas Salaam . 


Maka raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris termasuk Khodir , hanya saja 
Amil belum mengetahui kalau Khodir adalah putranya . 


Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing masing , maka sang raja menganggap 
tulisan anaknya lah yang paling bagus sehingga timbullah rasa senang dihatinya kepada Khodir , 
karena melihat tulisannya itu.la mnyukai bentuk bentuk tulisan Khodir serta ibarat ibarat susunan 
katanya .Dan ketika Khadir sudah terpilih maka bertanyalah Sang Raja mengenai nasab Khodir , 
sehingga pada akhirnya tahulah ia kalau Khodir adalah anaknya sendiri ." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6034 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lantas berdirilah Sang Raja dengan serta merta memeluk erat Khodir didadanya ... 


Sang Raja turun dari singgasana dan menyerahkan Tahta kepemimpinan kepada Khodir untuk 
menggantikannya , dan akhirnya Khodir pun memimpin kerajaan Ayahnya , dia selalu 
memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana . 


Akan tetapi kemudian dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar . 


la menggembara disegala penjuru bumi sehingga ia menemukan air kehidupan | ma'ul hayat | , 
maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu , sebagaimana keterangan yang akan datang. 


Nabi khidir itu hidup sampai keluarnya dajjal , sampai dajjal membunuhnya , yang kemudian Allah 
menghidupkannya kembali dihadapan dajjal setelah dipotong potong tubuhnya . 


Berkata sebagian ulama' bahwa : " Nabi khidir tidak sampai berjumpa dengan zamannya Nabi 
Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam , akan tetapi keterangan ini juga tidak shohih ." 


Imam Bukhori dan segolongan ahli hadits berkata , diantaranya Syekh Abu Bakar Al A'robi berkata 
bahwa : " Nabi khidir telah meninggal sebelum berumur 100 tahun". Karena ada sebuah sabda 
dari Baginda Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam : " Pada kepala 100 tahun tidak ada seorangpun 
yang ada dibumi ini yang bisa bertahan". Maksudnya , kehidupan setelah terucapnya magolah ini. 


Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar Bin Abiddunya dalam kitab Al 
Hawatif dengan sanad marfu' sampai kepada Sayyidina Ali Karromalloohu Wajhah : “ Ketika Nabi 
Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam wafat maka terdengarlah Hatif ( suara tanpa rupa |: 


“ Assalaamu'Alaikum Yaa Ahlal Bait , Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap 
perkara perkara yang hancur dan punya penggati juga terhadap sesuatu yang tertunda , dan akan 
mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah , maka hendaklah kalian bersabar. " 


Dan semua sahabat mendengar suara itu tapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para 
sahabat berkata :" Itu adalah suaranya Nabi Khidir". Dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir 
masih hidup (sampai sekarang). WALLOHU A'LAM . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groupsipiss.ktb/774508439238633/ 


2264. KAJIAN TARIKH : SEKELUMIT TENTANG BUMI 


Oleh : Mbah Godek 
(BT AI pa 0 200) syaa SE 3 oya lah 
Laka! ya Alan Galtoel plat Atu 3 Il Sg (JI AS Segan & eat nan S2 Aga Glee SAI ya) Jl AI JB 
saka! ya Dg Ty Sons) Mal Lagis dil 2) Gale ol JB BAYI ee oya ah el pl uya Ga Ja PLN oa Jaka 3 
Ca IE La YO yaka L Rina Hill lain Lia pa JS IN BANI pb ya UI agar oil JLN AS JB all al aa 
AI Ula OI Kena Gg WE j3 Ol ea JI Al YAI gle Ol Is AI TU akash JB Ion, uks 
JI 4S Bp) Dolbad sling Riil Ain Jd AN SL Mail aa sUb na CL JP HB Yana Lean Ly Jai 
JB AN 3 AS ISIS AI Koja Ay oya el Berty da La Isa Il dl Hakka pat Aaj Jis el Jami laa 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6035 ) 


3 pama Aiko 4 Kidal! Ur Inong sanad Jati LAS Las Un gai Ugitid Sonly Hao SS 2 II Ia dl aloe Udin og 
OLS as Lor 3 J2) Alai AI Ga UK data oyp Hy JB (CP Led Sel ya lilaory WAluksih) Uli dj ya ale Alam 
ObalyI yan by SI rally Aula Rano ) Lao Kemal y Lowalas Raul JI) DL AU y Uang RSI, ol JI Abal goal 
HL ya ALA) tag ya alay medali ab Ji pal Ky aj Lir CE ASI GAN OI Gelas JB aje Jl 
Aly AI Jen pedon ig po Usa KsaaS eadaly SSI oil Madya pal Cat yen eyang ai Lil WII Rahadi 
Hi pai Ula Ran JI Raha Ul ear jUR 3 (ALA UI Of Jung DLS eh yag AI SaaS jadi #hlul ae VA OLS 
bg Id Jeena 7S ob Jia al U8 Kamal Aaja, Uni Roniorl Jia Router ob Ja pdl Yg Cb gada PA 
Ibis pat U Rano Raha Jladel Jta Dlsl ed lalai Jadi lee ol YAN ola G3 (US Ulas AS os 5 Ousi 
JI Ia Ope Ore sel mel le pelaku Old AL OI Jay £ Lol Hlera IE pb OI 9 ye ay pi eh 
inbledII Bo ya #2 yiong Una! mall Kuna Lah Angllad Ala 433 
Alloh SWT berfirman : " Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa / hari , 
Kemudian Dia bersemayam (berkuasa) di atas 'arsy".| AS.Alhadid : 4) 


Firman Alloh pada lafadz SITTATI AYYAAMIN/6 hari , Golongan ulama berbeda pendapat pada : 
| kira-kira hari-hari ini , apakah hari-hari yang didunia atau hari akhirat |. 


- Ibnu Abbas RA,Mujahid dan Ad-Dlohak serta ulama'-ulama' akhir berkata : " yang dimaksud 
adalah hari dunia ". 


- Ka'ab Al-Ahbar dan Ibnu Jarir berkata : " bahwa hari yang diimaksud adalah hari di akhirat , yang 
mana setiap 1 harinya kira-kira seribu tahun dari hitungan hari di bumi ". 


Dan yang paling shohih adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan Ad-Dlohak . 


Ibnu Abbas berkata : " Disaat Alloh ingin menciptakan bumi,Alloh memberi perintah pada semua 
angin agar bertiup kencang,sehingga bisa mengguncang air dan menjadikan ombak saling 
berbenturan,angin tak hentinya mengguncang air menjadikan air tersebut mengeluarkan busa 
sehingga tercipta pulau kecil yang putih dan membentuk seperti bukit yang besar,lalu air itu 
dijadikan dalam volume sedikit sedangkan busa tersebut terus berkembang hingga mencapai titik 
total dengan kekuasaan Alloh,dan air selalu berbentur disekitarnya maka jadilah bumi seperti bola 
yang mengambang di atas air ." 


Wahhab bin Munabbih berkata : " Di saat Alloh menciptakan bumi kala itu bumi masih terpadu 
menjadi satu, lalu Alloh membaginya menjadi tujuh bagian , sebagaimana Alloh membagi langit 
dan menjadikannya diantara tingkat satu ke tingkat yang lain dengan jarak tempuh perjalanan 
selama 500 tahun ." 


Dan pemisahan itu sebagaimana dijelaskan dalam firman Alloh : 

Dag WN sig IS AI ga kang KALA H5) SS PN SG SAS se 3 SI 
"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya 
dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami 
jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? " | As.AI- 
Anbiya' : 30 |. 
Wahhab bin Munabbih berkata : " Disaat Alloh memisah bumi dan membaginya menjadi tujuh 


bagian,Alloh memberikan nama pada tiap-tiap tingkatan dengan nama-nama sebagai berikut : 
- Tingkatan pertama bernama " Adim " 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6036 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Tingkatan kedua bernama " Basit " 

- Tingkatan ketiga bernama " Tsagil " 

- Tingkatan keempat bernama " Batih " 

- Tingkatan kelima bernama " Hin " 

- Tingkatan keenam bernama " Masikah " 
- Tingkatan ketujuh bernama " Attsaro " 


Dan menurut sebagian riwayat terdapat perbedaan dalam penamaannya . 


Imam Tsa'labi berkata : Sesungguhnya pada bumi yang kedua, dari situlah datangnya angin dan 
penduduknya terdapat umat yang bernama " At-Thomas ", makanan mereka adalah daging 
mereka sendiri dan minumannya adalah darah mereka sendiri . 


Penduduk pada tingkatan ketiga memiliki wajah yang mirip dengan wajahnya bani adam , mulut 
mereka seperti mulutnya anjing , tangan mereka seperti tangan bani adam ,kaki mereka seperti 
kaki-kaki sapi dan telinga-telinga mereka juga seperti telinga-telinga sapi , dibadan mereka 
terdapat bulu-bulu seperti bulu pada kambing yang mereka pergunakan sebagai pakaian mereka . 


Dikatakan juga bahwa malam hari di tempat | bumi | mereka seperti siang hari di tempat | bumi | 
kita dan begitu juga sebaliknya . 


Penduduk pada tingkatan keempat bernama " Al-Halham " ,mereka tidak memiliki mata dan juga 
kaki , akan tetapi mereka memiliki sayap seperti sayapnya burung derkuku . 


Penduduk pada tingkatan kelima bernama " Al-Khosan ", mereka semua seperti keledai dan 
mempunyai ekor yang panjangnya 300 dziro' , dan didalam bumi ini terdapat ular seperti 
ganggang air yangg panjang serta mempunyai taring yang bagus . 


Penduduk pada tingkatan keenam bernama " Al-Hatsum ", Badan mereka hitam pekat dan 
mempunyai kuku sepeti kukunya hewan buas . 


Disebutkan bahwa Alloh menguasakn makhluk ini untuk Ya'juj Ma'jud ketika muncul kepada 
manusia dan mereka jugalah yang nantinya akan menimbulkan kerusakan pada manusia. 


Penduduk pada tingkatan ketujuh adalah " Iblis " dan pasukannya dari golongan syetan . 
JAE aya ISA Li ang UPI Ilas AI Gile Ul Gala! JB (IT ALA j3 60 100) sya S3 3 oya Bilah 
JA AAA GK pb AAN SU Gd Jay AI oya SPI HPA aya de Karl HA) Kl CMP SB uya Jaa 
SUS P3 Di ale Alamak OA II OA ya 3 HT Oya OB HT oya Op ae aj dl Al aah 
JAN show Bala 3 ap Ela Ah le Pelan il Ulas AI ISU OB pg SUS P3 S3 ab ol MIS de SUN 
KY OLI JB 33 pl Ag 
uv! | 16:0.d) Pata HS INA UT Jia Wi O| Upi) Ga 
25 LI SS co jitu AI YI dadas pelag YA Upin HI JS 3 SY Anas 3 penall odla 3 OI Sang oyPne Bul al 
Ou Ag Lele 2 mad A5 UJI SAS co ita AI YI Malas pelag Vid! Oles AI Sesal J3 3 peral SU | Lg Less el mad 
Hjitah Kyak Jay yah KAA pal Jing Jail LE GA gala Pd ya Least yo Le Jas AI Jasad J3 3 puall 
SA BS beta JL Tang Ily Anta Tai oya SA S3 II la Ol al ada Y Jay S4 ab d3 pul 
Mg eng Ih AS II pl J3 Dp Y SA Ui3l) joy ek le MP Pita 3 Go GAS LI pun 
ob la AI Os WS le NS 9 paud HUI OSIL Obat Gsilamutal La Pa (de 33 JOS US Vj Sana 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6037 


#lgbt el LA Sat dl Jar # Rab gg Al aga JS 3 demy gd EA ya Monel PJB am el 3 dal) Jarot Long 
SEN Is alas Ia yag Kalla sll o, 


Imam Tsa'labi berkata : "Ketika Alloh menciptakan bumi maka Alloh mengutus malaikat dari 
bawah arsy lalu masuk dari bawah bumi tingkat tujuh dan mengeluarkan salah satu tangannya 
dari arah timur dan tangan yang satu lagi dari arah barat , dan kemudian menggenggam sudut- 
sudut bumi , akan tetapi tiada tempat berpijak untuk kedua kakinya , Kemudian Alloh menurunkan 
sapi dari surga yang bernama NUN ,sapi tersebut mempunyai 40.000 tanduk dan 40.000 kaki,dari 
tanduk satu ke tanduk yang lain sama halnya dengan jarak tempuh perjalanan selama 500 tahun , 
maka menetaplah telapak kaki malaikat tersebut pada sapi itu,Akan tetapi sapi itu juga tidak 
memiliki tempat untuk berpijak , maka Alloh menurunkan intan hijau dari intan-intan surga yang 
tebalnya kira-kira ditempuh perjalanan 500 tahun , maka menetapkan kaki-kaki sapi tersebut pada 
intan ini, , Kemudian Alloh menciptakan batu yang tebalnya sebagaimana langit dan bumi , batu ini 
adalah batu yang diucapkan oleh Lugman ketika menasehati anaknya : 


2 “ £ 9 a z9 - - 0 o . .. o 0 3 0. 08 @ £ 9 8. 8 BA 
ae Tdad AI Op AI Lea Ob 2 aa Iga Hj Bp SKB JS uya Rb lia Ji Ol Agil au 
(16:05 


Lugman berkata : "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan 
berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya 
(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui ." 


Nama batu itu adalah " Shoikhur " , diceritakan bahwa batu ini mempunyai tujuh lubang dan 
disetiap satu lubangnya terdapat lautan yang besarnya tidak bisa diketahui kecuali hanya Alloh 
semata,lalu menetaplah intan hijau itu diatas batu tersebut . 


Dan batu ini tidak mempunyai tempat untuk menetap , maka Alloh mendatangkan ikan yang besar 
dari laut lapisan ketujuh yang letaknya dibawah arasy,yangg mana nama ikan tadi dikenal dengan 
sebutan " Bahmut " ,ada juga yang mengatakan " Balhut ". 

Maka menetaplah batu tersebut dipunggung ikan ini . 

Dan dikatakan tiada satu pun yang mampu melihat ikan ini karena kedua matanya sangat berkilau, 
seandainya seluruh lautan di bumi ini ditaruh disalah satu lubang hidung ikan ini maka semuanya 
akan muat laksana biji sawi yang diletakkan di bumi . 

Dan menetapkan ikan ini diatas air dan berdiam diri bahkan tidak bergerak dan ikan tadi berkata : " 
Ya TUHAN bagimu segala puji dan sebabmu aku jadi kuat dan dengan dayamu aku jadi mampu 
jika bukan sebab itu aku tidak akan mampu menggendong muatan ini , maka izinkanlah aku wahai 
Tuhan untuk bersujud syukur padamu ." 

Kemudian Alloh mengizinkannya untuk bersujud,lalu ikan itu menenggelamkan kepalanya dalam 
air , setelah itu mengeluarkannya lagi , dan begitu pula seterusnya .Da ikan itu melakukan sujud 
setiap hari samapai hari kiamat nanti 


Kemudian Alloh menciptakan udara dibawah air tersebut dan menciptakan ruang kegelapan 
dibawah udara tersebut dan dari situlah jadi terbagi alamnya para mahluk . 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/562031140486365/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6038 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2103. KAJIAN AL-MINAHUS SANIYYAH 'ALAA 
AL-WASHIYYATI AL-MABTUULIYAH 


Oleh Muhammad Mujtahid Muthlag 
LI yh! Aneh Je Kain! Tea! 
did! andal Slow Ul Is AL Sl at 
KAJIAN AL-MINAHUS SANIYYAH 'ALAA AL-WASHIYYATI AL-MABTUULIYAH 
As-Syaikh Al-'Aarif Billaahi Ta'aalaa Abi Ishaag Ibroohiim Al-Mabtuuliy 
Aga 9 dalan YU FI lal Ole: R0 Jl 


We Go pa Ld ASI Legal OS Las pe di RA ag eni Le da pedal gaya 

Ae ad aa af OB ih Pd SIS aa Olah SIP Pkn PLS ya Angll Lela ILK, dalah 

LAS dn dU Lek Ul, Oles dil alan ne Ga le Pole JS oya Pagi 3 Saka dl Ajo oya H Ula EL uya Ia jaka 

Bp Ily oya ye Jis 

WASHIYAT PERTAMA : Kepadamu wahai Saudaraku, hendaklah beristigoomah dalam 
bertaubat 


Taubat dalam segi bahasa adalah Ar-rujuu' (kembali), Dikatakan bertaubat : yaitu kembali. Dan di 
dalam istilah syara' nya adalah : Kembali dari apa yang tercela (jelek) dalam pandangan Syari'at 
Islam menuju ke hal hal yang Mahmuudah ( yang terpuji ) dalam pandangan syara', Dan adapun 
pertaubatan itu ada langkah awal dan langkah akhir. Maka adapun langkah langkah awal dalam 
pertaubatan itu adalah Taubat dari segala dosa yang besar maupun yang kecil, dari hal hal yang 
Makruuh, dari hal hal yang bersifat Khilaaful uula ( hampir mendekati keharaman ), dari hal hal 
yang bersifat hanya mengambil yang baik baik saja ( yang enteng enteng saja bagi dirinya), dari 
hal hal yang bersifat menghindar dari waktu waktu yang sulit saja, dari niat yang hanya melihat 
keuntungan dari taubat nya saja, dan kemudian dari semua angan angan yang kosong yang tidak 
di Ridhoi Allah Subhanahu Wata'aalaa. Dan adapun langkah terakhirnya adalah Taubat dari 
seluruh apa apa yang dapat melalaikan dari mengingat Allah Subhaanahu wata'aalaa walau 
sekejap mata 


CI EIEYI Aga LA ya Of Head JB) Any Kn APM Bpely A3 de pai ya Ul Gal! Jah oa Uji, S3, 

Al ya dls BI dion Ra pln (SA ya 1 AAN yag 2 ea Aa Hp pia JSI alat WY dye Gendl Taug ag Y Ol 

Geun YI Io E I GH ye ML LA la sya Melo Alaih LI 3 An pia pls ed JII 3 dl AI 

2 ya 

Para ahli thoriigoh menuturkan yang hagg bahwasanya barang siapa menyesali atas dosanya dan 
mengakui kesalahan nya maka telah sah taubat nya. 


Para 'Ulama berkata : bahwa sanya syarat dari Taubat adalah Al-lglaa', ya'ni meninggalkan segala 
ma'shiyat, wal 'Azama An Laa ya'uudu, dan berkeinginan kuat untuk tidak melakukan nya lagi. 


Syaikh Abi Ishaag Ibroohim Al- Mabtuuly memulai kitab nya dengan pembahasan taubat, karena 
taubat adalah dasar dari setiap magom/ tingkat penghambaan . Dan dari sebagian perkataan nya : 
barang siapa yang menghukumi ( meletakkan dirinnya dengan sungguh2) dalam magoom Taubat 
nya maka Allah akan menjaganya dari semua kejelekn dan aib dalam 'amal nya, lalu ia 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6039 


menzuhudkan diri nya dari dunia maka Allah akan menjaga orang itu dan akan di bukakan semua 
yang terhijab dari penglihatan nya,,, Dan juga beliau juga menganjurkan kepada kita agar 
beristiyjomah dalam taubat 


Y Up (bit dag cm YUL S II Pal ya dag Gelato JA Aan) Olis uji AAL Ga IU 
dd Jaliy A0 Ga selai Jl dala Kdai Ja ah bolt ale) de ai Yg ji, Ji ye ag oya is 
oa Ana PU yag pay! 3 AelitaYU Il Ab ogah " Ulun yag Koja LS pita" 1 lag tele AI ale 4S! ppanak 

any AI aa 


Berkata Sayyid Muhammad bin 'Inaan Rahimahullaahu Ta'aalaa : Barang siapa yang beristigomah 
dalam taubat nya dari ma'shiyat maka akan dipermudah ( ditinggikan ) karena taubat nya itu ya'ni 
dari urusan urusan yang sepele ( bagi Allah ) ( ya'ni urusan dalam agamanya, Dunia nya, dan 
Karunia karunia Allah lain nya bagi orang2 mu'min sperti dalam murod hadits MAN HASUNA 
ISLAAMAL MAR"I TARKUHU MAA LAA YA"NIIHI ) 


Dan barang siapa yang tidak beristigomah dalam taubat nya maka dia tidak akan menemukan dari 
taubat nya mutiara karunia keindahan yang harum bau nya, tidak akan pernah mampu 
mengendalikan arah fikiran nya sendiri yang bersifat ma'shiyat, bahkan sampai mempengaruhi 
kedalam sholat nya, inilah yang di harapkan oleh Nabi Besar kita Muhammad Shallallaahu "Alaihi 
Wasallam yang ma'shuum seperti dalam sabdanya : " Maka bertagwalah kamu seperti apa ayang 
aku perintah kan dan bertaubat lah kamu beserta nya ( Istigomah dalam bertaubat ) " demikian 
Allah memerintahkan kepada beliau ( Nabi ) untuk mengarahkan seluruh pengikut nya dan umat 
nya untuk beristigomah dalam bertaubat 


Abad JL Yg Cola JL Ab CbeilAAB LAI Ang, Anni elit pai Il bl aan) GA Je Sa IU, 
Dan berkata Sayyid 'Ali al- Khowash rahimahullaahu Ta'aalaa : Barang siapa yang beristigomah 


dalam bertaubat dan zuhud dari dunia maka sungguh dia telah mendapatkan intisari dari dalam 
kedudukan nya (dalam magom nya) dan hal hal yang baik.. 


WASHIAT KEDUA : 
Le cma ag 9 rda PU Lakon all Jl Ao yalon Kebaio Ja slang elo Tab, Balai! seliasi Jati Ol Aa asa 
kon an oya Renon cal) ON A3 dah IAYI deng de M3 pg Cai 4 OSYI, Old Sing nadi Ja ae al 
Jb ea poliktn II pal 3 Joel nolak! uya Renang, cadas Lauel, Oly ye Nat dadi 2 dy IAI S3 sei 
kamal! Ll ya AT ade ad BI 
Dan hendak nya bagi setiap hamba agar selalu mengoreksi( introspeksi) untuk setiap bagian 
bagian tubuh nya secara zhoohiriyah dan bathiniyah baik pagi dan maupun sore hari apakah ada 
yang melampaui ( melanggar batas) dari hukum Allah yang telah di gariskan atau tidak ..?? Dan 


apakah sudah berjalan sesuai dengan perintah Nya dengan menjaga pandangan , menjaga lisan, 
menjaga telinga, hati dan lain nya dengan ikhlaash atau tidak ...?? 


Maka jika kau menjumpai salah satu dari anggotamu ta'at dan bersyukur kepada Allah akan tetapi 
pada bagian indra penglihatan mu tidak dan dan asyik akan berma'shiyat maka segeralah 
menyesalinya dan beristighfar kemudan bersyukur kepada Allah karena tidak terlalu banyak 
melakukan ma'shiyat ( seketika Igsg ingat) 


SW ANA, Il GE AS man ONYI bb Aga BAY Sia ISA Aan) ISSI ondel gal Cakar OS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6040 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BS AS Km Gia A2 SU Il GE beta Cl aan JS, ah JY pera ani 3 aja, Uelal, Lia jaka 
Jet yg Apali Aala doel yi Game Ola Ob Uang siri! 3 dpeo Jai dB yag Oa oya Lela gan Ol AN Gde Km 3 
daa yA AI Aa Ge 3 AA daan Gea Ji oa Genkai! Mb peler La ya gema OT AB al JJ 
BANI Be elu ma Y LAI 
Syeikh Abu Hasan S-Syadzili berkata : Tidak akan tercapai suatu keinginan (berma'rifat) kecuali 
dengan mencintai Sang Hagg Allah subhaanahu wa ta'aalaa dan tidak akan dia mencintai yang 
Hagg itu kecuali dengan membenci ( meninggalkan) dunia dan isinya dan berlaku zuhud dalam 
menikmati kehidupan dunia dan akhirat. Dan beliau juga berkata " Setiap timbul keinginan dalam 
diri seseorang dalam mencintai dunia maka sedikit banyak nya Allah tidak menyukainya dan akan 
meninggalkan nya, Maka dalam hal ini seseorang di haruskan untuk membuang keinginan 
(kecintaan nya ) terhadap dunia dari tangan nya, dan dari hatinya, dan inilah langkah awal untuk 
masuk dalam lingkaran Thoriigoh( jalan khusus penghambaan). 


B An dalah Ii Ab ST yag PAI AAU dalah 3 LT ya 1 Sega Elat AL Aan) DAA UII age aka OS 
PAI 2 AR lal Oya 0 P3 

Dan Sayyidiy Syeikh "Abdul @odir Al-jailiani Rahimahullaahu Ta'aalaa berkata : Barang siapa 
menginginkan kesejahteraan di Akhirat maka capailah dengan Zuhud dalam dunia, dan barang 
siapa menginginkan Allah Ta'aalaa maka capailah Dia dengan jalan Zuhud dalam Akhirat " 
Selama di dalam hati seorang hamba masih ada tersimpan syahwat dari berbagai syahwat akan 
dunia atau kelezatan kelezatan nya dari makan , pakaian, keinginan nikah, kekuasaan wilayah, 


kenegaraan, atau mencurahkan hidupnya terhadap ilmu dari seluruh disiplin ilmu itu adalah orang 
yang Zuhud dari ketentuan yang berlaku. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/501411063215040/ 


F0007. KAJIAN SAFINAH ANNAJAH (1) : ARTI HURUF BA 
(BI) BASMALAH 


Oleh Masaji Antoro 
PN ag 
Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 


Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufig pada hamba-hambaNya dalam menjalani 
keutamaan pengabdian dan mencari kesempurnaan kebahagiaan. Shalawat Salam semoga 
terhaturkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya yang sinarannya 
senantiasa berbintang. Dengan di awali basmalah pengajian kitab Safiinatun Najaah dimulai 
sesuai petunjuk Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi wa sallam dalam sabdanya : 


n “Setiap urusan yang baik yang tidak diawali dengan Bismillaahirrahmaanirrahim maka akan 
terputus dari barokah”. (HR Abu Daud dan dihasankan oleh Ibnu Shalah ). 


mn "Saat Malaikat Jibril datang kepadaku, yang pertama diberikannya kepadaku ialah 
Bismillaahir rahmaanir rahiimi."Darulguthni dan Ibnu Umar r.a. ). 


ARTI HURUF BA (BI) PADA BASMALAH 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6041 ) 


Huruf ba (bi) adalah huruf jar yang memiliki ta'alug (ikatan) pada kalimat sebelumnya yang dalam 
basmalah ini ta'allugnya dibuang, bila ditampakkan kira-kira berbunyi ABTADI-U "aku memulai", 
Sehingga bismillah berarti "saya atau kami memulai dengan nama Allah". Dengan demikian 
kalimat tersebut menjadi semacam doa atau pernyataan dari pengucap. Atau dapat juga diartikan 
sebagai perintah dari Allah (walaupun kalimat tersebut tidak berbentuk perintah), "Mulailah dengan 
nama Allah!" 


Huruf bi yang diterjemahkan dengan kata "dengan, bersama" itu dikaitkan dalam benak dengan 
kata "kekuasaan dan pertolongan". Dengan demikian pengucap basmalah seakan-akan berkata, 
"dengan kekuasaan Allah dan pertolongan-Nya, pekerjaan yang sedang saya lakukan ini dapat 
terlaksana". 


Pengucapnya seharusnya sadar bahwa tanpa kekuasaan Allah dan pertolongan-Nya, apa yang 
sedang dikerjakannya itu tidak akan berhasil. la menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya 
tetapi pada saat yang sama-setelah menghayati arti basmalah ini, ia memiliki kekuatan dan rasa 
percaya diri karena ketika itu dia telah menyandarkan dirinya dan bermohon bantuan Allah Yang 
Maha Kuasa itu. 


Dalam kitab tafsir Mariful @ur'an, Mufti Shafi Usmani RA memberikan analisa secara bahasa 
tentang makna kata bismillah. Menurut beliau kata bismillah terdiri dari 3 suku kata ba, ism dan 
Allah. Kata ba memiliki 3 konotasi dalam bahasa Arab : 

1. Mengekspresikan kedekatan antara dua benda yang satu dengan lainnya hampir tidak memiliki 
jarak. 

2. Mencari pertolongan dari seseorang atau sesuatu 

3. Mencari berkah dari seseorang atau sesuatu 


Sungguh luas bila seseorang mendalami sekedar arti BA' yang terdapat pada basmalah seperti 
apa yang pernah di tuturkan oleh Sayyidina Ali Kw. yang dikutip dalam kitab 'laanah Atthoolibiin 
“Jika mau aku akan membebani delapan puluh unta untuk memuat makna dari huruf ba dalam 
kalimat basmalah.” 


Seperti halnya pernyataan Imam Assyarbiiny dalam kitab Al-Ignaa', “Allah menurunkan sebanyak 
seratus empat kitab kepada tujuh orang Nabi-Nya, dan seluruh kitab tersebut terkumpul dalam 
empat kitab, yaitu al-@uran, Taurat, Injil dan Zabur. Dari keempat kitab tersebut terkumpul dalam 
satu kitab yaitu al-Guran. Dan semua surat yang ada dalam al-@ur' an terkumpul dalam satu surat 
yaitu al-Fatihah, dan seluruh ayat yang terdapat dalam al-Fatihah terkumpul dalam bismillahir 
rahmanir rahim. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa semua yang terdapat dalam kalimat 
basmalah terkumpul dalam huruf ba dan semua yang terdapat dalam huruf ba terkumpul dalam 
titiknya”. 
Pa Ha 02 33. . 8 IOI Nee 2 -d - -. o SA0 3 38 0 -— o- La... ma 
O pls pen pal Hong O gim Leni Liomo Tag ala Ui Jl slama oya Did AL Ja omi Hi JB (26) 
Blang OLI Reyam OLA si SI js dia OB A9 ay Ji, Bg 3 os Baya J3 gap Henog 
& P1 2 Aa Si Uang Lau S Hye kana Ji Bag kana Ji 2 Jaana ui Bag ui S Lana ori 1 
8-0... a 2.90 0 R4 0. 0119 - 8.20. AR 0... 2.01 0 ce OLI 0. 3 PIN ae 8, 0... - 
Kasian PIN AE oya dj3 Hati Jgf Upi Olly € Lea JO DI Lalat Sell ilkay masam Dj OPG LO ay OS L 
HN pgn JS Upin Kabah dgn Hati Jd AS Ol GAB Lang KR ad Gula AI 5 Babad U bad Gia. 


Arti makna BASMALAH termuat dalam huruf Ba nya : Menurut Syekh Ibrahim dalam kitab 
Jauharotut Tauhid artinya "BIMAA SYAA-A ALLAAHU KAAN, WA BIMAA LAM YASYA' LAM 
YAKUN" apa yang di kehendaki Allah pasti wujud, dan yang tidak di kehendakiNya tidak akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6042 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wujud, Ada juga yang mengartikan sebagai wujud kata isyarat dari "BII KAANA MAA KAANA, WA 
BII YAKUUNU MAA YAKUUNU" Hanya sebab Aku (Allah) segala yang telah terjadi dan hanya 
sebab Aku (Allah) segala yang akan terjadi. Sebagian Ulama ada juga yang menambahkan Makna 
yang terkandung dalam huruf BA teringkas pada NU@THOH, titik yang ada pada ALAOLAM (di 
lauhil mahfuudz) yang menunjukkan bahwa Dzat Allah adalah pusat dari segala sesuatu yang 
wujud. | Tuhfatul Habiib 1/30-33 |. Wallaahu A'lam. 


Maa Oral Cm CG Sl Jay AN AS mably AL pliue Ogan) AI 2G SLS OP Jah La ASASI LAN ya Alan Gian Up 
Ciel A5 paka Ag odol 
Ada yang mengartikan rahasia di balik makna basmalah : 
BA - BAHAA-ULLAAH - Keagungan Allah 
SIN - SANAA-ULLAAH - Kemegahan Allah 
MIM - MAJDULLAAH - Kemuliaan Allah 
Ada juga yang mengartikan : 
BA - BUKAA-UT TAAIBIIN - Tangisan orang-orang yang bertaubat 
SIN - SAHWUL GHOOFILIIN - Kealpaan orang-orang yang lalai 
MIM - MAGHFIROTUHUU LIL MUDZNIBIIN - Ampunan Allah untuk mereka yang berbuat dosa 
Dalam arti seberapapun besar dosa seorang hamba dan kealpaan dia asal dia bertaubat dan 
menyesal dengan bersimpuh dan menangis dihadapanNya, ampunan Allah selalu terbuka. 
| laanah At-Thoolibiin 1/4 J. 
Diantara pemaknaan ar-Rahmaan dan ar-Rahiim pada BASMALAH memang demikian 
mar-Rahmaan : al-Mun'iim bi jalaa-ilin ni'am (Sang Pemberi dengan agung-agungnya 
kenikmatan) 
m ar-Rahiim : al-Mun'im bi dagaa-igin ni'am (Sang Pemberi dengan rahasia-rahasianya 
kenikmatan) 
Bila menilik secara tekstual yang ada pada kitab I'aanah, uraiannya semacam ini : 
OP BA GB el Jang pal oya HIVI Saialy Sg oya Una Oyd 2LIL Alami li Jaa Ily dilouaan Al ot gu SU, 
Aa BEI Sa Kemal A2 ILY 37 Adil Jl OS SUAIy pka ARI Y LARI Ag ri Gykh Sp sll 
& 
Hikmah Allah menjadikan permulaan BASMALAH dengan huruf BA bukan dengan huruf lainnya 
dan menghilangkan huruf Alif pada kalimat ISMUN dan meletakkan huruf ba di tempatnya : Huruf 
BA adalah huruf yang keluar dari bibir yang saat mengucapkannya bibir terbuka berbeda dengan 
huruf bibir lainnya (Mim dan Wau) seperti halnya saat terbukanya bibir embrio janin manusia kala 
kala dalam rahim ibunya saat mengikat janji dengan Allah "Bukankah aku Tuhanmu ? janin 


tersebut menjawab dengan kalimat yang diawali dengan BA juga yaitu BALAA yang artinya, Ya 
Engkaulah Tuhanku. (laanah Atthoolibiin 1/5). 


Enam San Tami A2 BASUSYI 2 I 4 Fl Jl OS MUSI, Opa ak Y L RABIL Ag mai yh Sell ui 

bah Boga Ul la ly 

SME Ali 3 an kas UT JI LAS Ia dl ya Anekaall Spb Cadang Gsally 3) yaa 3 JAS 3 II Le IS Labs 
aa SAS Y Us IS) ba Lead Ob II 

Huruf Ba adalah huruf JAR yang senantiasa dibaca KASRAH (pecah, kalah) menunjukkan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6043 


keagungan Tuhan dan kebutuhan seorang hamba yang hatinya senantiasa diliputi rasa gelisah 
(baca pecah) seperti dalam setiap munajat seorang hamba "Aku adalah hamba yang hatinya 
selalu terpecah" berbeda dengan alif yang menunjukkan arti tinggi, sombong, panjang, karenanya 
alif digugurkan dalam lafadz BASMALAH. | laanah Atthoolibiin 1/5 J. 


Menurut sebuah pendapat : 
Ba pala TAN WIN ea Wil GA NT HI Lagi Je Vio OI ASI de WII Ji No) HIVI Ielaia U J3 
AI PA NY Aa IAI Te IL III SAE Yy Leto Jl eU oo) (GI ) 


Dikatakan : Alasan alif tidak digugurkan dalam surat al-Alag karena ISMI yang ada disana tidak 
diidhofahkan pada lafadz Allah... Gugurnya alif batasannya bila ISMI diidhofahkan pada lafadz 
Allah dan di jarkan dengan huruf Ba'. | Tafsiir Baghowy |. 
http://www.gurancomplex.org/Guran/tafseer/Tafseer.asp? 
I-arb&t-baghawi&nSora-18&nAya-1&print-1 


F0009. KAJIAN SAFINAH ANNAJAH (2) : ARTI LAFADZ 
ISMI BASMALAH 


Oleh Masaji Antoro 
PN pa 
Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 


ARTI LAFADZ “ISMI” PADA BASMALAH 


Menurut Ulama Basyrah lafadz ISMI berasal dari kata SUMUWWI atau SIMUWWI yang bermakna 
luhur dalam arti sesuatu yang disandari kata ismi haruslah sesuatu yang luhur, tidak memiliki sisi 
negative dan pusat terhimpunnya penghormatan, perhitungan dan kebijakan. Madzhab Ahli 
Sunnah wal Jamaah cenderung memilih pendapat ini seperti pernyataan Imam Al@urtubi “Allah 
Ta'aalaa senantiasa bersifatan dengan asma dan sifat baik sebelum atau sesudah terciptanya 
makhlug bahkan setelah kemusnahan semua makhluk sekalipun tidak akan mempengaruhi 
sedikitpun akan keberadaan Allah pada Asmaa dan sifat-sifatNya”. 


Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa lafadz ISMI berasal dari kata WASMI yang 
artinya adalah tanda, menurut mereka Allah hanyalah tanda yang di adakan setelah adanya 
makhluk, sebelum terciptanya makhluk Allah tidak memiliki nama dan sifat begitu juga setelah 
musnahnya semua makhluk, pendapat ini adalah pendapat Golongan Mu'tazilah, namun secara 
keseluruhan dua pendapat ini sepakat bahwa ismi hanyalah kata yang bisa berbentuk mufrad 
(tunggal) atau jamak dan berarti hanyalah hawadits (barang baru) berbeda dengan Dzat Allah 
sendiri yang Azali. 


Menurut Imam Syamsuddin Muhammad bin Abil “Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin Ar- 

Ramli dalam kitab An-Nihaayah penamaan atas sesuatu (biasanya) di pengaruhi oleh 9 unsur : 

1. Nama yang sesuai kenyataan melihat bentuknya secara keseluruhan (seperti orang yang 
dikehendaki bisa berguna di kemudian hari diberi nama ADJI, Hehe) 

2. Nama yang sesuai kenyataan melihat sebagian bentuk (seperti orang yang hobi memelihara 
jenggot yang kemudian di beri nama MBAH JENGGOT) 

3. Nama yang sesuai kenyataan melihat sifat bawaan aslinya (seperti orang yang terlahir dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6044 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


warna kulit hitam di beri nama si BLACK) 

. Nama yang sesuai kenyataan melihat sifat tambahan (seperti orang yang sulit merapatkan 
kedua bibirnya di beri nama NGOWOH) 

. Nama yang sesuai kenyataan melihat sifat negatifnya (seperti orang yang hobi nonton 
sepakbola diberi nama GIBOL) 

. Nama yang sesuai kenyataan melihat sifat asli dan sifat tambahan (BLACK NGOWOH) 

. Nama yang sesuai kenyataan melihat asli dan sifat negative (BLACK GIBOL) 

. Nama yang sesuai kenyataan melihat tambahan dan sifat negatif (GINGGO - GIBOL 
NGOWOH) 

. Nama yang sesuai kenyataan melihat sifat asli, sifat tambahan dan sifat negatifnya 
(BAGINGGO - BLACK GIBOL NGOWOH) 


Bersambung.... insya Alah.. 


Uraian sebelumnya : 

www.fb.com/photo.php? 
fbid-1851945481950894&set-0.196355227053960&type-1&theater&refid-13&m. sess-19A9kw- 
eBvrGOLW 


F0076. Terjemah Matan Kitab Safinatun Najah Bagian 1 


Oleh : Habib Mumu Bsa 


Terjemah Matan kitab safinatun najah (bahtera keselamatan) yang membahas masalah fikih dan 
ushuluddin. Oleh syaikh al alim al fadhil salim bin sumair hadromi. 


(Mugoddimah) 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji hanya 
kepada Allah Tuhan semesta alam, dan kepadaNya jualah kita memohon pertolongan atas segala 
perkara dunia dan akhirat. Dan shalawat serta salamNya semoga selalu tercurah kepada baginda 
Nabi Besar Muhammad SAW Penutup para nabi, juga terhadap keluarga, sahabat sekalian. Dan 
tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. 


(BAB I) “Agidah” 
(Fasal Satu) Rukun Islam ada lima perkara, yaitu: 


1. Bersaksi bahwa tiada ada tuhan yang hag kecuali Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW 
adalah utusanNya. 

2. Mendirikan sholat (lima waktu). 

3. Menunaikan zakat. 

4. Puasa Romadhan. 

5. Ibadah haji ke baitullah bagi yang telah mampu melaksanakannya. 


(Fasal Dua) Rukun iman ada enam, yaitu: 


1. Beriman kepada Allah SWT. 

2. Beriman kepada sekalian Malalikat 

3. Beriman dengan segala kitab-kitab suci. 

4. Beriman dengan sekalian Rosul-rosul. 

5. Beriman dengan hari kiamat. 

6. Beriman dengan ketentuan baik dan buruknya dari Allah SWT. 


(Fasal Tiga) 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6045 ) 


Adapun arti “La ilaha illah”, yaitu: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dalam kenyataan selain 
Allah. 


(BAB II) “Thoharoh” (Bersuci) 
(Fasal Satu) Adapun tanda-tanda baligh (mencapai usia remaja) seseorang ada tiga, yaitu: 


1. Berumur seorang laki-laki atau perempuan lima belas tahun. 
2. Bermimpi (junub) terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun. 
3. Keluar darah haidh sesudah berumur sembilan tahun. 


(Fasal Dua) Syarat boleh menggunakan batu untuk beristinja ada delapan, yaitu: 


1. Menggunakan tiga batu. 

2. Mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut. 

3. Najis tersebut tidak kering. 

4. Najis tersebut tidak berpindah. 

5. Tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis. 

6. Najis tersebut tidak berpindah tempat istinja (lubang kemaluan belakang dan kepala kemaluan 
depan) . 

7. Najis tersebut tidak terkena air . 

8. Batu tersebut suci. 


(Fasal Tiga) Rukun wudhu ada enam, yaitu: 


1. Niat. 

2. Membasuh muka 

3. Membasuh kedua tangan serta siku. 
4. Menyapu sebagian kepala. 

5. Membasuh kedua kaki serta buku lali. 
6. Tertib. 


(Fasal Empat) 


Niat adalah menyengaja suatu (perbuatan) berbarengan (bersamaan) dengan perbuatannya 
didalam hati. Adapun mengucapkan niat tersebut maka hukumnya sunnah, dan waktunya ketika 
pertama membasuh sebagian muka. Adapun tertib yang dimaksud adalah tidak mendahulukan 
satu anggota terhadap anggota yag lain (sebagaimana yang telah tersebut). 


(Fasal Lima) 


Air terbagi kepada dua macam: Air yang sedikit. Dan air yang banyak. Adapun air yang sedikit 
adalah air yang kurang dari dua gullah . Dan air yang banyak itu adalah yang sampai dua gullah 
atau lebih. Air yang sedikit akan menjadi najis dengan sebab tertimpa najis kedalamnya, sekalipun 
tidak berubah. Adapun air yang banyak maka tdak akan menjadi najis kecuali air tersebut telah 
berubah warna, rasa atau baunya. 


(Fasal Enam) Yang mewajibkan mandi ada enam perkara, yaitu: 


1. Memasukkan kemaluan (kepala dzakar) ke dalam farji (kemaluan) perempuan. 
2. Keluar air mani. 

3. Mati. 

4. Keluar darah haidh (datang bulan). 

5. Keluar darah nifas (darah yang keluar setelah melahirkan). 

6. Melahirkan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


KI PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Fasal Tujuh) Fardhu-fardhu (rukun) mandi yang diwajibkan ada dua perkara, yaitu: 


1. Niat mandi wajib. 
2. Menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna. 


(Fasal Delapan) Syarat- Syarat Wudhu ada sepuluh, yaitu: 


1. Islam. 

2. Tamyiz (cukup umur dan berakal). 

3. Suci dari haidh dan nifas. 

4. Lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalang sampai air ke kulit. 
5. Tidak ada sesuatu disalah satu anggota wudhu' yang merubah keaslian air. 
6. Mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib. 

1. Tidak boleh beri'tigad (berkeyakinan) bahwa salah satu dari fardhu-fardhu wudhu" hukumnya 
sunnah (tidak wajib). 

8. Kesucian air wudhu tersebut. 

9. Masuk waktu sholat yang dikerjakan. 

10. Muwalat . 


Dua syarat terakhir ini khusus untuk da'im al-hadats (orang yang selalu hadats setiap saat) . 
(Fasal Sembilan) Yang membatalkan wudhu' ada empat, yaitu : 


1. Apa bila keluar sesuatu dari salahsatu kemaluan seperti angin dan lainnya, kecuali air mani. 

2. Hilang akal seperti tidur dan lain lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat bagian punggung 
dan pantatnya dengan tempat duduknya, sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut 

3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim baginya dan 
tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut seperti kain dll. 

"Mahram": (orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung). 

4. Menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri atau menyentuh tempat pelipis dubur 
(kerucut sekeliling) dengan telapak tangan atau telapak jarinya. 


(Fasal Sepuluh) Larangan bagi orang yang berhadats kecil ada tiga, yaitu: 


1. Shalat, fardhu maupun sunnah. 
2. Thowaaf (keliling ka bah tujuh kali). 
3. Menyentuh kitab suci Al-@ur'an atau mengangkatnya. 


Larangan bagi orang yang berhadats besar (junub) ada lima, yaitu: 


1. Sholat. 

2. Thowaaf. 

3. Menyentuh Al-@ur'an. 

4. Membaca Al-Gur'an. 

5. Itikaf (berdiam di masjid). 

Larangan bagi perempuan yang sedang haidh ada sepuluh, yaitu: 
1. Sholat. 

2. Thowaaf. 

3. Menyentuh Al-@ur'an. 

4. Membaca Al-Gur'an. 


5. Puasa 
6. Iitikaf di masjid. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6047 


7. Masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori 
masjid tersebut. 

8. Cerai, karena itu, di larang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haidh. 

9. Jima. 

10. Bersenang — senang dengan isteri di antara pusar dan lutut. 

(Fasal Sebelas) Sebab - Sebab yang membolehkan tayammum ada tiga hal, yaitu: 


1. Tidak ada air untuk berwudhu . 

2. Ada penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air. 

3. Ada air hanya sekedar mencukupi kebutuhan minum manusia atau binatang yang Muhtaram 
(diangap mulia). 

Adapun selain Muhtaram ada enam macam, yaitu: 


1. Orang yang meninggalkan sholat wajib. 

2. kafir Harbiy (yang boleh di bunuh). 

3. Murtad. 

4. Penzina dalam keadaan Ihshan (orang yang sudah berlagad nikah yang sah). 
5. Anjing yang menyalak (tidak menta' ati pemiliknya atau tidak boleh dipelihara). 
6. Babi. 


(Fasal Dua Belas) Syarat-Syarat mengerjakan tayammum ada sepuluh, yaitu : 


1. Bertayammum dengan tanah. 

2. Menggunakan tanah yang suci tidak terkena najis. 

3. Tidak pernah di pakai sebelumnya (untuk tayammaum yang fardhu). 

4. Murni dari campuran yang lain seperti tepung dan seumpamanya. 

5. Menggoshod atau menghendaki (berniat) bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk dijadikan 
tayammum. 

6. Masuk waktu shalat fardhu tersebut, sebelum tayammum. 

1. Bertayammum tiap kali sholat fardhu tiba. 

8. Berhati — hati dan bersungguh — sungguh dalam mencari arah giblat sebelum memulai 
tayammum. 

9. Menyapu muka dan dua tangannya dengan dua kali mengusap tanah tayammum secara 
masing — masing (terpisah). 

10. Menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu. 

(Fasal Tiga Belas) Rukun-rukun tayammum ada lima, yaitu: 


1. Memindah debu. 

2. Niat. 

3. Mengusap wajah. 

4. Mengusap kedua belah tangan sampai siku. 

5. Tertib antara dua usapan. 

(Fasal Empat Belas) Perkara yang membatalkan tayammum ada tiga, yaitu: 


1. Semua yang membatalkan wudhul. 
2. Murtad. 
3. Ragu-ragu terdapatnya air, apabila dia bertayammum karena tidak ada air. 


(Fasal Lima Belas) Perkara yang menjadi suci dari yang asalnya najis ada tiga, yaitu: 
1. Khamar (air yang diperah dari anggur) apabila telah menjadi cuka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6048 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Kulit binatang yang disamak. 
3. Semua najis yang telah berubah menjadi binatang. 


(Fasal Enam Belas) Macam macam najis ada tiga, yaitu : 


1. Najis besar (Mughallazoh), yaitu Anjing, Babi atau yang lahir dari salah satunya. 

2. Najis ringan (Mukhaffafah), yaitu air kencing bayi yang tidak makan, selain susu dari ibunya, 
dan umurnya belum sampai dua tahun. 

3. Najis sedang (Mutawassithoh), yaitu semua najis selain dua yang diatas. 


(Fasal Tujuh Belas) Cara menyucikan najis-najis : 


Najis besar (Mughallazoh), menyucikannya dengan membasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya 
menggunakan debu, setelah hilang ,ayin (benda) yang najis. Najis ringan (Mukhaffafah), 
menyucikannya dengan memercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ,ayin yang najis. 
Najis sedang (Mutawassithoh) terbagi dua bagian, yaitu: 

1. Ainiyyah yaitu najis yang masih nampak warna, bau, atau rasanya, maka cara menyucikan najis 
ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. 

2. Hukmiyyah, yaitu najis yang tidak nampak warna, bau dan rasanya, maka cara menyucikan 
najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. 


(Fasal Delapan Belas) 

Darah haid yang keluar paling sedikit sehari semalam, namun pada umumnya selama enam atau 
tujuh hari, dan tidak akan lebih dari 15 hari. Paling sedikit masa suci antara dua haid adalah 15 
hari, namun pada umumnya 24 atau 23 hari, dan tidak terbatas untuk masa sucinya. Paling sedikit 
masa nifas adalah sekejap, pada umumnya 40 hari, dan tidak akan melebihi dari 60 hari. 
F0084. TERJEMAH MATAN KITAB SAFINATUN NAJAH 
BAGIAN 2 


(BAB III) “SHALAT” 
(Fasal Satu) Udzur sholat: 


1. Tidur . 
2. Lupa. 


(Fasal Dua) Syarat sah shalat ada delapan, yaitu: 


1. Suci dari hadats besar dan kecil. 

2. Suci pakaian, badan dan tempat dari najis. 

3. Menutup aurat. 

4. Menghadap kiblat. 

5. Masuk waktu sholat. 

6. Mengetahui rukun-rukan sholat. 

7. Tidak meyakini bahwa diantara rukun-rukun sholat adalah sunnahnya 
8. Menjauhi semua yang membatalkan sholat. 


Macam-macam hadats: Hadats ada dua macam, yaitu: Kecil dan Besar. Hadats kecil adalah 
hadats yang mewajibkan seseorang untuk berwudhul, sedangkan hadats besar adalah hadats 
yang mewajibkan seseorang untuk mandi. 


Macam macam aurat: Aurat ada empat macam, yaitu: 
1. Aurat semua laki-laki (merdeka atau budak) dan budak perempuan ketika sholat, yaitu antara 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6049 


pusar dan lutut. 

2. Nurat perempuan merdeka ketika sholat, yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak 
tangan. 

3. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki yang ajnabi (bukan muhrim), yaitu 
seluruh badan. 

4. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki muhrimya dan perempuan, yaitu 
antara pusar dan lutut. 


(Fasal Tiga) Rukun sholat ada tujuh belas, yaitu: 


1. Niat. 

2. Takbirotul ihrom (mengucapkan “Allahuakbar). 
3. Berdiri bagi yang mampu. 

4. Membaca fatihah. 

5. Rukul (membungkukkan badan). 

6. Thumafninah (diam sebentar) waktu rukul. 

7. Iitidal (berdiri setelah rukul). 

8. Thumalninah (diam sebentar waktu iftidal). 

9. Sujud dua kali. 

10. Thumalninah (diam sebentar waktu sujud). 
11. Duduk diantara dua sujud. 

12. Thumalninah (diam sebentar ketika duduk). 
13. Tasyahud akhir (membaca kalimat-kalimat yang tertentu). 
14. Duduk diwaktu tasyahud. 

15. Sholawat (kepada nabi). 

16. Salam (kepada nabi). 

17. Tertib (berurutan sesuai urutannya). 


(Fasal Empat) Niat itu ada tiga derajat, yaitu: 


T. 


2. 


Jika sholat yang dikerjakan fardhu, diwajibkanlah niat gasdul filli (mengerjakan shalat tersebut), 
taiyin (nama sholat yang dikerjakan) dan fardhiyah (kefardhuannya). 

Jika sholat yang dikerjakan sunnah yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab, 
diwajibkanlah niat mengerjakan sholat tersebut dan nama sholat yang dikerjakan seperti sunah 
Rowatib (sebelum dan sesudah fardhu-fardhu). 


. Jika sholat yang dikerjakan sunnah Mutlag (tanpa sebab), diwajibkanlah niat mengerjakan 


sholat tersebut saja. Yang dimaksud dengan gasdul filli adalah aku beniat sembahyang 
(menyenghajanya), dan yang dimaksud talyin adalah seperti dzuhur atau asar, adapun 
fardhiyah adalah niat fardhu. 


(Fasal Lima) Syarat takbirotul ihrom ada enam belas, yaitu: 


1. Mengucapkan takbirotul ihrom tersebut ketika berdiri (jika sholat tersebut fardhu). 
2. Mengucapkannya dengan bahasa Arab. 

3. Menggunakan lafal “Allah”. 

4. Menggunakan lafal “Akbar”. 

5. Berurutan antara dua lafal tersebut. 

6. Tidak memanjangkan huruf “Hamzah” dari lafal “Allah”. 

1. Tidak memanjangkan huruf “Ba” dari lafal “Akbar”. 

8. Tidak mentaysdidkan (mendobelkan/mengulang) huruf “Ba” tersebut. 

9. Tidak menambah huruf “Waw” berbaris atau tidak antara dua kalimat tersebut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6050 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


10. Tidak menambah huruf “Waw” sebelum lafal “Allah”. 

11. Tidak berhenti antara dua kalimat sekalipun sebentar. 

12. Mendengarkan dua kalimat tersebut. 

13. Masuk waktu sholat tersebut jika mempuyai waktu. 

14. Mengucapkan takbirotul ihrom tersebut ketika menghadap giblat. 

15. Tidak tersalah dalam mengucapkan salah satu dari huruf kalimat tersebut. 
16. Takbirotul ihrom malmum sesudah takbiratul ihrom dari imam. 


(Fasal Enam) Syarat-syarat sah membaca surat al-Fatihah ada sepuluh, yaitu: 


1. Tertib (yaitu membaca surat al-Fatihah sesuai urutan ayatnya). 

2. Muwalat (yaitu membaca surat al-Fatihah dengan tanpa terputus). 

3. Memperhatikan makhroj huruf (tempat keluar huruf) serta tempat-tempat tasydid. 
4. Tidak lama terputus antara ayat-ayat al-Fatihah ataupun terputus sebentar dengan niat 
memutuskan bacaan. 

5. Membaca semua ayat al-Fatihah. 

6. Basmalah termasuk ayat dari al-fatihah. 

7. Tidak menggunakan lahan (lagu) yang dapat merubah makna. 

8. Memabaca surat al-Fatihah dalam keaadaan berdiri ketika sholat fardhu. 

9. Mendengar surat al-Fatihah yang dibaca. 

10. Tidak terhalang oleh dzikir yang lain. 


(Fasal Tujuh) Tempat-tempat tasydid dalam surah al-fatihah ada empat belas, yaitu: 


1. Tasydid huruf “Lam” jalalah pada lafal (all ). 
2. Tasydid huruf “Ra” pada lafal (( was Jl. 

3. Tasydid huruf “Ra” pada lapal (5 Jl). 

4. Tasydid “Lam” jalalah pada lafal 


(W sosll). 
5. Tasydid huruf “Ba” pada kalimat 
(wd 5). 
6. Tasydid huruf “Ra” pada lafal (Les Jl ). 
1. Tasydid huruf “Ra” pada lafal (us Jl). 
8. Tasydid huruf “Dal” pada lafal (-uvJl ). 
9. Tasydid huruf “Ya” pada kalimat 
(as Jul) . 
10. Tasydid huruf “Ya” pada kalimat 
fusi Ula ). 
11. Tasydid huruf “Shad” pada kalimat 
(meiwol! lol sall baal). 
12. Tasydid huruf “Lam” pada kalimat ' 
(ul bol ). 
13. Tasydid “Dhad” pada kalimat 
(udkall Ya). 
14. Tasydid huruf “Lam” pada kalimat 
(udkall Ya). 


(Fasal Delapan) Tempat disunatkan mengangkat tangan ketika shalat ada empat, yaitu: 


1. Ketika takbiratul ihram. 
2. Ketika Ruku". 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6051 ) 


3. Ketika bangkit dari Rukul (litidal). 
4. Ketika bangkit dari tashahud awal. 


(Fasal Sembilan) Syarat sah sujud ada tujuh, yaitu: 


1. Sujud dengan tujuh anggota. 

2. Dahi terbuka (jangan ada yang menutupi dahi). 

3. Menekan sekedar berat kepala. 

4. Tidak ada maksud lain kecuali sujud. 

5. Tidak sujud ketempat yang bergerak jika ia bergerak. 

6. Meninggikan bagian punggung dan merendahkan bagian kepala. 
1. Thumalninah pada sujud. 


Penutup : Ketika seseorang sujud anggota tubuh yang wajib di letakkan di tempat sujud ada tujuh, 
yaitu: 

1. Dahi. 

2. Bagian dalam dari telapak tangan kanan. 

3. Bagian dalam dari telapak tangan kiri. 

4. Lutut kaki yang kanan. 

5. Lutut kaki yang kiri. 

6. Bagian dalam jari-jari kanan. 

1. Bagian dalam jari-jari kiri. 


(Fasal Sepuluh) 


Dalam kalimat tasyahud terdapat dua puluh satu harakah (baris) tasydid, enam belas di antaranya 
terletak di kalimat tasyahud yang wajib di baca, dan lima yang tersisa dalam kalimat yang 
menyempurnakan tasyahud (yang sunah dibaca), yaitu: 


1. “Attahiyyat”: harakah tasydid terletak di huruf “Tal”. 
2. “Attahiyyat”: harakah tasydid terletak di huruf “Yat”. 
3. “Almubarakatusshalawat”: harakah tasydid di huruf “Shad”. 
4. “Atthayyibaat”: harakah tasydid di huruf “Thal”. 

5. “Atthayyibaat”: harakah tasydid di huruf “yal”. 

6. “Lillaah”: harakah tasydid di “Lam" jalalah. 

1. “Assalaam": di huruf “Sin”. 

8. “Allaika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Ya”. 

9. “Allaika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Nun”. 

10. “Allaika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Yal”. 

11. Warohmatullaah”: di “Lam" jalalah. 

12. “Wabarakatuh, assalaam": di huruf “Sin”. 

13. “Alainaa walalaa Ilbaadillah”: di “Lam" jalalah. 

14. “Asshalihiin”: di huruf shad. 

15. “Asyhaduallaa”: di “Lam alif”. 

16. “Ilaha Illallaah”: di “Lam alif”. 

17. “llallaah”: di “Lam” jalalah. 

18. “Waasyhaduanna”: di huruf “Nun”. 

19. “Muhammadarrasulullaah”: di huruf “Mim”. 

20. “Muhammadarrasulullaah”: di huruf “Ra”. 

21. “Muhammadarrasulullaah”: di huruf “Lam" jalalah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6052 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Fasal Sebelas) 


Sekurang-kurang kalimat shalawat nabi yang memenuhi standar kewajiban di tasyahud akhir 
adalah Allaahumma shalli allaa Muhammad. (Adapun).harakat tasydid yang ada di kalimat 
shalawat nabi tersebut ada di huruf “Lam” dan “Mim” di lafal “Allahumma”. Dan di huruf “Lam” di 
lafal “Shalli”. Dan di huruf “Mim” di Muhammad. 

(Fasal Dua Belas) 


Sekurang-kurang salam yang memenuhi standar kewajiban di tasyahud akhir adalah 
Assalaamulalaikum. Adpun Harakat tasydid yang ada di kalimat tersebut terletak di huruf “Sin”. 
(Fasal Tiga Belas) Waktu waktu shalat. 

1. Waktu shalat dzuhur: 

Dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit kearah barat dan berakhirketika 
bayangan suatu benda menyamai ukuran panjangnya dengan benda tersebut. 

2. Waktu salat Ashar: 

Dimulai ketika bayangan dari suatu benda melebihi ukuran panjang dari benda tersebutdan 
berakhir ketika matahari terbenam. 

3. Waktu shalat Magrib: 

Berawal ketika matahari terbenam dan berakhir dengan hilangnya sinar merah yang muncul 
setelah matahari terbenam. 

4. Waktu shalat Isya 


Diawali dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam danberakhir 
dengan terbitnya fajar shadig. Yang di maksud dengan Fajar shadig adalah sinaryang 
membentang dari arah timur membentuk garis horizontal dari selatan ke utara. 


5. Waktu shalat Shubuh: 


Di mulai dari timbulnya fajar shadig dan berakhir dengan terbitnya matahari. Warna sinar matahari 
yang muncul setelah matahari terbenam ada tiga, yaitu: Sinar merah, kuning dan putih. Sinar 
merah muncul ketika magrib sedangkan sinarkuning dan putih muncul di waktu Isya. Disunnahkan 
untuk menunda atau mangakhirkan shalat Isya sampai hilangnya sinarkuning dan putih. 


(Fasal Empat Belas) 


Shalat itu haram manakala tidak ada mempunyai sebab terdahulu atau sebab yang bersamaan 
(maksudnya tanpa ada sebab sama sekaliseperti sunat mutlag) dalam beberapa waktu, yaitu: 


1. Ketika terbit matahari sampai naik sekira-kira sama dengan ukuran tongkat atau tombak. 
2. Ketika matahari berada tepat ditengah tengah langit sampai bergeser kecuali hari Jumiat. 
3. Ketika matahari kemerah-merahan sampai tenggelam. 

4. Sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari. 

5. Sesudah shalat Asar sampai matahari terbenam. 


(Fasal Lima Belas) Tempat saktah (berhenti dari membaca) pada waktu shalat ada enam 
tempat, yaitu: 


1. Antara takbiratul ihram dan dota iftitah (doa pembuka sesudah takbiratul ihram). 
2. Antara doa iftitah dan talawudz (mengucapkan perlindungan dengan Allah SWT darisetan 
yang terkutuk). 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6053 ) 


3. Antara talawudz dan membaca fatihah. 

4. Antara akhir fatihah dan taimin (mengucapkan amin). 
5. Antara talmin dan membaca surat (gurian). 

6. Antara membaca surat dan rukul. 


Semua tersebut dengan kadar tasbih (bacaan subhanallah), kecuali antara talmin dan membaca 
surat, disunahkan bagi imam memanjangkan saktah dengan kadar membaca fatihah. 


(Fasal Enam Belas) Rukun-rukun yang diwajibkan didalamnya tumalninah ada empat, yaitu: 


1. Ketika rukul. 
2. Ketika iltidal. 
3. Ketika sujud. 
4. Ketika duduk antara dua sujud. 


Tumalninah adalah diam sesudah gerakan sebelumnya, sekira-kira semua anggota badan tetap 
(tidak bergerak) dengan kadar tasbih (membaca subhanallah). 


(Fasal Tujuh Belas) Sebab sujud sahwi ada empat, yaitu: 


1. Meninggalkan sebagian dari abladhus shalat (pekerjaan sunnah dalam shalat yang burukjika 
seseorang meniggalkannya). 

2. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan (padahal ia lupa), jika dikerjakan dengansengaja 
dan tidak membatalkan jika ia lupa. 

3. Memindahkan rukun gauli (yang diucapkan) kebukan tempatnya. 

4. Mengerjakan rukun FiIli (yang diperbuat) dengan kemungkinan kelebihan. 


(Fasal Delapan Belas) Abladusshalah ada enam, yaitu: 


1. Tasyahud awal 

2. Duduk tasyahud awal. 

3. Shalawat untuk nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal. 

4. Shalawat untuk keluarga nabi ketika tasyahud akhir. 

5. Dolla gunut. 

6. Berdiri untuk dola gunut. 

1. Shalawat dan Salam untuk nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat ketika dola gunut. 


(Fasal Sembilan Belas) Perkara yang membatalkan shalat ada empat belas, yaitu: 


1. Berhadats (seperti kencing dan buang air besar). 

2. Terkena najis, jika tidak dihilangkan seketika, tanpa dipegang atau diangkat (dengan tangan 
atau selainnya). 

3. Terbuka aurat, jika tidak dihilangkan seketikas. 

4. Mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat difaham. 

5. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengn sengaja. 
6. Makan yang banyak sekalipun lupa. 

1. Bergerak dengan tiga gerakan berturut-turut sekalipun lupa. 

8. Melompat yang luas. 

9. Memukul yang keras. 

10. Menambah rukun filli dengan sengaja. 

11. Mendahului imam dengan dua rukun filli dengan sengaja. 

12. Terlambat denga dua rukun filli tanpa udzur. 

13. Niat yang membatalkan shalat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6054 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


14. Mensyaratkan berhenti shalat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. 


(Fasal Dua Puluh) Diwajibkan bagi seorang imam berniat menjadi imam terdapat dalam 
empat shalat, yaitu: 


1. Menjadi Imam jumlat 

2. Menjadi imam dalam shalat 'aadah (mengulangi shalat). 
3. Menjadi imam shalat nazar berjamaah 

4. Menjadi imam shalat jamak tagdim sebab hujan 


(Fasal Dua Puluh Satu) Syarat - Syarat ma mum mengikut imam ada sebelas perkara, yaitu: 


1. Tidak mengetahui batal nya shalat imam dengan sebab hadats atau yang lain nya. 

2. Tidak meyakinkan bahwa imam wajib menggadha shalat tersebut. 

3. Seorang imam tidak menjadi ma'mum . 

4. Seorang imam tidak ummi (harus baik bacaanya). 

5. Ma mum tidak melebihi tempat berdiri imam. 

6. Harus mengetahui gerak gerik perpindahan perbuatan shalat imam. 

7. Berada dalam satu masjid (tempat) atau berada dalam jarak kurang lebih tiga ratus hasta. 
8. Ma mum berniat mengikut imam atau niat jama'ah. 

9. Shalat imam dan ma'mum harus sama cara dan kaifiyatnya 

10. Ma mum tidak menyelahi imam dalam perbuata sunnah yang sangat berlainan atau berbeda 
sekali. 

11. Ma mum harus mengikuti perbuatan imam. 


(Fasal Dua Puluh Dua) Ada lima golongan orang-orang yang sah dalam berjamaah, yaitu: 


1. Laki —laki mengikut laki — laki. 

2. Perempuan mengikut laki — laki. 
3. Banci mengikut laki - laki. 

4. Perempuan mengikut banci. 

5. Perempuan mengikut perempuan. 


(Fasal Dua Puluh Tiga) Ada empat golongan orang - orang yang tidak sah dalam 
berjamaah, yaitu: 


1. Laki — laki mengikut perempuan. 
2. Laki — laki mengikut banci. 

3. Banci mengikut perempuan. 

4. Banci mengikut banci. 


(Fasal Dua Puluh Empat) Ada empat, syarat sah jamak tagdim (mengabung dua shalat 
diwaktu yang pertama), yaitu: 


1. Di mulai dari shalat yang pertama. 

2. Niat jamak (mengumpulkan dua shalat sekali gus). 
3. Berturut — turut. 

4. Udzurnya terus menerus. 


(Fasal Dua Puluh Lima) Ada dua syarat jamak takhir, yaitu: 


1. Niat talkhir (pada waktu shalat pertama walaupun masih tersisa waktunya sekedarlamanya 
waktu mengerjakan shalat tersebut). 
2. Udzurnya terus menerus sampai selesai waktu shalat kedua. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6055 ) 


(Fasal Dua Puluh Enam) Ada tujuh syarat gasar, yaitu: 
1. Jauh perjalanan dengan dua marhalah atau lebih (80,640 km atau perjalanan seharisemalam) 


2. Perjalanan yang di lakukan adalah safar mubah (bukan perlayaran yang didasari niatmengerja 
maksiat ). 

3. Mengetahui hukum kebolehan gasar. 

4. Niat gasar ketika takbiratul “ihram. 

5. Shalat yang di gasar adalah shalat ruba 'iyah (tidak kurang dari empat rak'aat). 

6. Perjalanan terus menerus sampai selesai shalat tersebut. 

7. Tidak mengikuti dengan orang yang itmam (shalat yang tidak di gasar) dalam sebagian shalat 
nya. 


(Fasal Dua Puluh Tujuh) Syarat sah shalat Jumlat ada enam, yaitu: 


1. Khutbah dan shalat Jumiat dilaksanakan pada waktu Dzuhur. 

2. Kegiatan Jumlat tersebut dilakukan dalam batas desa. 

3. Dilaksanakan secara berjamaah. 

4. Jamaah Jumlat minimal berjumlah empat puluh (40) laki-laki merdeka, balig dan penduduk 
asli daerah tersebut. 

5. Dilaksanakan secara tertib, yaitu dengan khutbah terlebih dahulu, disusul dengan shalat 
Jumlat. 


(Fasal Dua Puluh Delapan) Rukun khutbah Jumiat ada lima, yaitu: 


1. Mengucapkan “sosJl dj” dalam dua khutbah tersebut. 

2. Bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam dua khutbah tersebut. 

3. Berwasiat ketagwaan kepada jamaah Jumrat dalam dua khutbah Jumrat tersebut. 
4. Membaca ayat al-gur'an dalam salah satu khutbah. 

5. Mendorakan seluruh umat muslim pada akhir khutbah. 


(Fasal Dua Puluh Sembilan) Syarat sah khutbah jumrat ada sepuluh, yaitu: 


1. Bersih dari hadats kecil (seperti kencing) dan besar seperti junub. 

2. Pakaian, badan dan tempat bersih dari segala najis. 

3. Menutup aurat. 

4. Khutbah disampaikan dengan berdiri bagi yang mampu. 

5. Kedua khutbah dipisahkan dengan duduk ringan seperti tuma"ninah dalam shalatditambah 
beberapa detik. 

6. Kedua khutbah dilaksanakan dengan berurutan (tidak diselangi dengan kegiatan yanglain, 
kecuali duduk). 

1. Khutbah dan sholat Jumrat dilaksanakan secara berurutan. 

8. Kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. 

9. Khutbah Jumrat didengarkan oleh 40 laki-laki merdeka, balig serta penduduk asli 
daerahtersebut. 

10. Khutbah Jumrat dilaksanakan dalam waktu Dzuhur 


3199. TERJEMAH NADZOM KITAB TAUHID A@IDATUL 
AWAAM 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6056 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Janie Jane 
Assalamualaikum, mohon tanya yai, nadhzom wagobla hijrotin nabiyil isro min makkatin lailan 
ligudsin yudro itu dalam kitab madarijusshu'ud bukan ya? 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam. Silahkan dibaca, semoga bermanfaat 


(H 12811205) 3S 3335 5all Sesi Rul abs pl gali sajas 
OSN Als 21533 4 yAS 5 ll ala Il 
Saya mulai dengan asmanya Allah:yang Pengasih Sayang artinya bismillah 
0555 Jp SL 231 "JSI ajal dl Las)6 
Maka segala puji miliknya Allah:Yang Dulu, Awal, Akhir, Kekal tak b'rubah 
58338 Yo 23 Suidl ade 4 Io 5 Al 0NLJI Zi 
Salawat dan salam kekal selamanya:Atas Nabi, orang terbaik tauhidnya 
Exa 18 GI 19 Jika 1 R55 Gag USb3 Ul 
Keluarga dan sahabat dan yang ikut:Jalan agamanya yang hag dan yang patut 
dia Gis Al La213 0" Wosall 335 JL Seng 
Kemudian ketahui dengan wajib:Sifat dua puluhnya Allah yang wajib 
SANG GLS) SISA 1 HI A23 33550 d6 
Allah wujud, gidam dulu, baga' kekal:Tak serupa dengan makhluk yang tak kekal. 
aa IS ALE M0 53 939 Lol33 put plg 


Dan dzat yang Maha Berdiri pada Dzatnya:Yang Esa dan Berkehendak dan Kuasa.Maha Melihat 
segala sesuatu,Maha Hidup tanpa dibatasi waktu. 


AE F 2 - Ols Pd Kiall3 3 : Ji 2 2 
Maha Mendengar, Melihat, dan Berfirman:Bagi-Nya tujuh sifat yang terpaparkan 
Jatulal 2S Jali 53 " ibu Ratu say 25249 


@udrat Kuasa, Irodah Berkehendak,Bashar M'lihat, dan Mendengar atau Sama'Hayat Hidup, Ilmu 
Allah tak terhingga: Kalam Allah Berfirmannya telah nyata 


alas 28 II 33" abe 3 lak 3363 
Berkat keagungan Allah dan adil-Nya:Jaiz kerjakan atau meninggalkannya. 


dloNig Reba Gak "US 33 Lail Jua 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6057 ) 


Allah utus para nabi dengan cerdas: Jujur, tabligh, amanah mereka jelas. 
usa! Sya Uti sagy "USS Lo Aei3 H3 Jilas 
Jaiz Rasul punya sifat manusia: Seperti sakit yang tidak seberapa. 
Sial Iglusg daaly " SSI il Keane 
Rasul dijaga seperti malaikat, Bahkan melebihi para malaikat. 
Kl3 KS4 Gimos) b436 " cnlg IS 15 Jini wali 
Sifat mustahil lawan sifat yang wajib:Hapalkanlah lima puluh s'cara wajib. 
ABG GS AKA IA Gio Hai Ja 
Wajib tahu nama Rasul dua lima,Yakini dan ambillah keuntungannya. 
Bio SS adal lo" R0 SID RI WA SI AH 
Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh serta Hud:Selanjutnya Nabi Ibrahim berikut. 
SSI Lagplg Litagy giag " ISS Gluul Jielosuls bs) 
Nabi Luth, Ismail, Ishag serta Ya'gub:Nabi Yusuf selanjutnya Nabi Ayyub 
BSI laila 915 JSI 95 4 Rusll3 cw303 UI LK 
Nabi Syuaib, Harun, Musa, dan Alyasa',Dzulkifli, Dawud, dan Sulaiman yang bijak. 
KE 3 AE Ubg came 1 oh 3 wi all 
Ilyas, Yunus, Zakariya, serta Yahya,Isa, dan Muhammad penutup semua. 
ALI Curat Lo Adi "Ada OLI Agale 


Bagi mereka salam dan sejahtera,Dan K'luarganya untuk sepanjang masa. 


Malaikat tanpa bapak tanpa ibu, Tidak makan, minum, tidur sepertiku. 

Isl 32 IS K6" Jia #eio ph6 Jai 
Jumlahnya sepuluh dimulai Jibril/Lalu Mikail, Israfil, dan Izrail. 

SSI land 29 Jl Susi " IKS9 B3 HASI 5S 
Munkar, Nakir, dan Ragib disusul pula:Atid, Malik, serta Ridwan berikutnya. 

Gb 355 SSL Kntg0 015 1 led KAK Lo Kal 


Empat kitab ini dia rinciannya: Taurat Musa yang berisi petunjuk-Nya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6058 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nol 3 ale 50539 omic " le Iiil3 S3l5 3355 
Zabur Dawud, lalu Injil bagi Isa:Kitab Guran 'tuk sebaik manusia. 
sid! SJ AE Laa3 " IN JSI “1303 
Ada shuhuf Nabi Ibrahim dan Musa:Merupakan firman Allah bijaksana. 
Jnaillg Kuil A15" Jawa dlu sil bo JS3 
Dan semua yang dibawa oleh Rasul:Harus diyakini benar dan digabul 
SSS yo 4g GB Ls S3" US3 ss ag Lila) 
Kita harus iman pada hari akhir, Mentakjubkan sesuatu jangan mungkir. 
w213 G0 LiKO LE Lao" Lalai yah S5 93 Hail 
Akhir penuturan lainnya yang wajib,Bagi orang mukallaf termasuk wajib. 
22283 A55 Goal) " WI 38 3858 La 
Nabi Muhammad tlah diutus ke dunya,Pembawa rahmat alam dan seisinya. 
Umi lis M2 2ald3 3 Udlall S2 dll S6 ogul 
Abdullah bin Abdul Muthallib ayahnya:Bani Hasyim, Abdu Manaf silsilahnya. 
Kn Kas data) “d3 Tol an 
Aminah Zuhriyah adalah ibunya,Halimah Sakdiyah itu penyusunya. 
dara! Tilu 0503 " ih A21 Ja 
Dilahirkan di kota Makkah sentosa:Di Madinah adalah tempat wafatnya. 
Gill 538 38052063 " Ul os J3 gi 
T'rima wahyu umur empat puluh tahun: Umur Nabi lebih enam puluh tahun. 
KRI SSS G0 AG " el 0 Beri 
Putra Nabi semuanya ada tujuh: Tiga lelaki harus dipaham penuh. 
Gil IS yady lg " Uiloll s3 dl 123 LwB 
Pertama Gasim, dan kedua Abdullah: Thayib dan Thahir panggilan 'tuk Abdullah. 
ebi Gol ob "05 Go Kan obi 
Ketiga Ibrahim dari istri Amah:ibunya bernama Maria Gibtiyah. 
(Sia Rp3 33 Um Ad 1 Sy3 Co pdl I 263 


Ibu s'lain Ibrahim itu Khadijah:Jumlah enam jadikan karib yang indah. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6059 ) 


S3 gkasll a05 Ulua) "SSS SBN Ge 3 
Putri Nabi semuanya ada empat:Kerelaan Tuhan tetaplah didapat. 
S3 Kelka3 lusa! labtila " Me lela eHJII dab 
Pertama Fatimah isterinya Ali:Dengan Hasan Husein kebagusan pasti. 
da2) SS5 paid Ap “A3 Lanang U13 
Kedua Zainab, Rugayyah ketiga:Keempat Ummu Kultsum suci diridla. 
tita Sail GG GS  walauanll 383 Hau Bai GE 
Nabi wafat para isteri memilih:Menganut Nabi Muhammad yang terpilih. 
do) 3 Ugno dpn " Bgng Lag de 
Mereka Aisyah, Khafsah, dan Saudah:Lalu Sofiyah, Maimunah, dan Romlah. 
dunia last Gnog Al "A33 IS Lin 3 Nia 
Hindun dan Zainab serta Juwairiya:Bagi mukmin m'reka ibu yang diridla. 
Bas Ob doao iag " IS Jul e9 da d303 
Hamzah dan Abbas adalah paman Nabi:Sofiyah bibi Nabi yang mengikuti. 
SIA pasal NI A0 0” hd yui d3 JL89 
Seb'lum hijrah Nabi isra' dari Makkah,Malam hari ke Bayt Magdis yang diberkah. 
GLS U5 gai sel is 4 lela 2356 elulal 5053 
Nabi naik ke langit setelah isra'M'lihat Tuhan berfirman secara nyata. 
UAS Uma 05 Lung ale " GASIS Looila WS 1 Lp 
Tanpa bagaimana Nabi dapat p'rintah:Salat lima waktu tak perlu dibantah. 
sal Do AAS y2533 "el Asi abg 
Nabi crita tentang isra' agar tahu:P'rintah salat lima waktu tanpa ragu. 
dal sals Gol 23 sala" Jawi Gisn0 3656 
Abu Bakar b'runtung membenarkan Nabi:Kebenaran mi'raj s'suai para ahli. 
Oa Ag pl5 3 " 0 woli30 BAE 0aD3 
Penjelasan ini akidah yang ringkas:Bagi awam gampang, mudah, serta jelas. 


Gailall Isa oi G0" Ggjsall SaSl ab AU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6060 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pengarangnya adalah Ahmad Marzuki: Termasuk orang yang benar dan yang pasti. 
Je 38 Yo 13 ll ole 4 lalu lg ab II 3 
Puji bagi Allah yang memberi rahmat,Pada Nabi yang mengajar orang s'lamat. 
Sa KSB J3 Uno US3 Ta 0 S3 LS, Jl 
Keluarga, sahabat, dan orang baik:Serta pengikut petunjuknya yang baik. 
Jalu 38 Las Jo UK Rais " Jaall yDNEI MSI Jala 
Kumohon Allah 'kan keikhlasan ini:Dan manfaat bagi orang yang atensi. 
J3 (5 93 GU) S1 " JSI Sa (50) Glul 
Lima tujuh jumlah semua baitnya:Dua belas lima d'lapan selesainya. 
Aoi al 99 can ro" Bls BUAS Leijo 
Kunamakan ini Agidatul Awam:Sempurna agama s'bagai kewajiban. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/776985492324261/ 


1178. KITAB-KITAB KARANGAN IMAM AL-GHOZALI 


OLEH : 'aLa Kulli Haal 


Semua kitab figh yang kita baca sekarang asalnya dari kitab karangan imam ghozali yaitu "AL 
BASITH"Dari albasith ini lahirlah kitab-kitab, Almuhith, bahrul muhith, mathlab ali. Dan imam 
ghozali juga mengarang kitab lain lagi, Yaitu AL WASITH, kemudian AL WAJIZ, Dari alwajiz ini lah 
pengembangan ilmu figh syafi'i dmulai, Lalu imam rofi'i melahirkan kitab fathul aziz, Imam lain nya 
juga ada,seperti ibriz,dan ta'jiz, Dan fathul aziz ini dringkas, lalu fathul aziz ini mendapat gelar di 
kitab-kitab figh menjadi "ASHLUR RAUDHAH, dan juga ada ringkasan fathul aziz, yaitu hawi 
guzwaini 


Kemudian imam gozali juga ada mengarang kitab figh "khulashah",dan dari kitab ini imam rofi'i 
melahirkan kitab muharrar, dan muharrar ini adalah "ASHLUL MINHAJ" Dan pasti kalian semua 
tau,yang mensyarahkan minhaj imam nawawi ini puluhan ulama, sampainya kitab-kitab yang kita 
baca sekarang adalah ringkasan-ringkasan pendapat dari pensyarah minhaj, 


Jadi Ashal kitab figh syafi'i yang kita temui skarang itu asal puncaknya dari semua karangan imam 
gozali,karena itu beliau bergelar hujjatul islam, Bahkan ada ulama brpendapat,beliau adalah 
sayyidul mushannif gutbul ulum, Ada lagi ulama mengatakan bahwa kitab kitab figh, tasawuf, tafsir 
dll yang dikarang ulama setelah imam gozali adalah puncaknya menjiplak karangan imam gozali, 
tidak ada satu kitab pun yang tak ada nama imam ghozali, bahkan kitab wahabi,skalipun dalam 
kitab mereka mencela beliau, tapi kan tetap ada nama beliau dsebut orang, 


Diriwayatkan dari orang-orang yang pernah bermimpi rasul,bahwa Orangyang hendak bertemu 
rasulullah dalam keadaan bngun,maka ia wajib melewati 27999 magam, misalnya magam syukur, 
shobar,hilm,pemurah,toat,hafizh,gori dan bnyak lagi magam-magamnya,dan dalam kitab ihya 
semua magam ini dsebutkan,tinggal kita amalkan smua isinya,maka kita akan bisa bertemu nabi 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6061 ) 


dalam mimpi mau bangun, dan bahkan imam gozali dari kecil sampai umur balig udah melewati 
smua magam ini,dan beliau dapat bertemu Igsg dengan rasul waktu bangun, sehingga beliau 
mulhag bishshahabat dan boleh memarfukan hadist langsung ke rasulullah tanpa sanad, tidak ada 
hukum mursal, tadlis, munkar, matruk, dhoif dalam semua riwayat beliau, pokoknya hadist apapun 
yang datang dari beliau semuanya shohih lizatihi, karena setiap detik rasulullah ada di samping 
beliau, 


Kalau ada yang tidak percya dengan yang saya katakan, maka saya jamin di akhir hayat nya dia 
akan mati suu-ul khatimah,dan akan menempati neraka selamanya,tidak akan mendapat syafaat 
sedikit pun, 


Adapun para ulama mentakhrij hadist ihya itu hanya skedar zhohirnya saja,agar supaya Allah 
menampakkan mana yang suka mei'tirodh wali nya mana yang brpegang teguh kepada walinya, 
dan para imam itu mereka tidak akan mei'tirodh imam gozali,karena mereka juga tau bahwa imam 
gozali Igsg ngambl hadist ke rasulullah dalam keadaan bangun,tp ini harus di sembunyikan agar 
tidak akan bnyak orang yang kualat dengan walinya,karena i'tirodh dengan hal ihwal imam gozali 


Sumber : www.fb.com/groups/piss.kitab/348816148474533/ 
3636. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (1) 


KUTIPAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL-GHOZALI DAN TERJEMAHNYA 


dng lol. ayu YP 45129 dl alcg cnc 9 Jgwy M050 IS 8 Wc Aldy Haag c0x05 (IS Uroall: 
WS ul lil .. all yalosill 39 cdue Jl Ira duuti 0 selaal! salall Uulusl ale Jebol! Lor all lal leh 
Elu cu sun pls gang cell yulll 0959 Ulaiwlg cu SN ole pstilg silaballg duslall dek sai 
ale &lI yugo dalang 3 ebi jl39 dls elitiua tellun bi ysl gug celuti JNalg celup dd 93 
soleh sd Belanda all lo J3 as dole miala Lang SLS masal 22 ya dl abs tis ebi Ag 
led Si OLS al ylasiy g)9 duwasp). 


Al imam, syaikh hujjatul islam algozzali berkata,Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas 
makhluk-Nya termulia, Muhammad, Rasul dan hamba-Nya, serta atas keluarga dan sahabat 
beliau.Ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap 
dan sangat haus kepadanya, bahwa jika engkau menuntut ilmu guna bersaing, berbangga, 
mengalahkan teman sejawat, meraih simpati orang, dan mengharap dunia, maka sesungguhnya 
engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat 
dengan dunia. 


Dengan demikian, engkau mengalami kegagalan, perdaganganmu merugi, dan gurumu telah 
membantumu dalam berbuat maksiat serta menjadi sekutumu dalam kerugian tersebut. Gurumu 
itu seperti orang yang menjual pedang bagi perompak jalanan, sebagaimana Rasul saw. 
bersabda, "Siapa yang membantu terwujudnya perbuatan maksiat walaupun hanya dengan 
sepenggal kata, ia sudah menjadi sekutu baginya dalam perbuatan tersebut." 


pn ala UB ul paa aa Jl db yo “dls JI yag Jia Irno8g lis KS $ uls 
al asasi dS J3 sale ol el Kan (S0 ons II Sl pasta soal glte9 2entin ISI Linus dl) un 
3 elesalay pal s5 NI Lesulai ol Jond9 A9 subobg salsg @lgig lau LI dl 8 oi Md will @lagll 
bal ale Hg3gI ay VI leibk mc gi. 


Jika niat dan maksudmu dalam menuntut ilmu untuk mendapat hidayah, bukan sekadar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6062 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengetahui riwayat, maka bergembiralah. Sesungguhnya para malaikat membentangkan 
sayapnya untukmu saat engkau berjalan dan ikan-ikan paus di laut memintakan ampunan bagimu 
manakala engkau berusaha. Tapi, engkau harus tahu sebelumnya bahwa hidayah merupakan 
buah dari ilmu pengetahuan. Hidayah memiliki permulaan dan akhir serta aspek lahir dan batin. 
Untuk mencapai titik akhir tersebut, permulaannya harus tersusun rapi. Begitu pula, untuk 
menyingkap aspek batinnya, harus diketahui terlebih dahulu aspek lahirnya. 


les sluuii9 do legal! Slal5 bo cell Lea ing selat laa Ku) lag dal elle yutuo Ula 
Hb dligal90 ai SbII Ooo Ulang lu 98 Jelas 9 bla ol Rilill oli 9” sah Lag dc glao 
139 esai Boo ati ad alel! calo dl Hilal shui ul ale #dllolao laeitoy Jodlia «gwe Lap 
Dell 200 adl UrSay elsa #09 Joy ella Kas Ulil) Asabo CnAgil, 


Oleh karena itu, di sini akan aku tunjukkan padamu permulaan dari sebuah hidayah agar engkau 
bisa mencoba dirimu dan menguji hatimu. Apabila engkau mendapati hatimu condong pada 
hidayah tersebut lalu dirimu berusaha untuk menggapainya, maka setelah itu engkau bisa melihat 
perjalanan akhir darinya yang melaju dalam lautan ilmu. Sebaliknya, jika engkau mendapati hatimu 
berat dan lengah dalam mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, ketahuilah bahwa jiwa 
yang mendorongmu untuk menuntut ilmu tersebut adalah jiwa al-ammaarah bi as-su' (yang 
memerintahkan pada keburukan). Jiwa tersebut bangkit karena taat kepada setan terkutuk untuk 
dijerat dengan tali tipuannya. Ia terus memberikan tipudayanya kepadamu sampai engkau betul- 
betul binasa. 


LSI BUSI 13 agan IS wal Alat Gp yta3YU) slah oi al ySL20 3 adl elo 9g ul 09 
wo U9 » 9 log sslolell ds yg dll Jua ole Jle gl JI cg (bid Ugimoy Agil Usa) Ad3 
(laga AI UI yo d2 al AS3H Hd ado lol sll yo) jakug Ade AVI lo Vg3 uc ehelus MEI yu, 
(ls AI Anin d Jl doll a97 LlXc pull Asal) Halug le Al an UI 3 


la ingin agar engkau memperbanyak kejahatan dalam bentuk kebaikan sehingga ia bisa 
memasukkanmu dalam kelompok orang yang merugi dalam amalnya. Yaitu, mereka yang sesat di 
dunia ini, yang mengira bahwa mereka telah melakukan suatu perbuatan baik. Saat itu setan 
menceritakan padamu tentang keutamaan ilmu, derajat para ulama, serta berbagai riwayat di 
seputarnya. Namun, setan tersebut membuatmu lalai dari sabda Nabi saw., "Siapa yang ber- 
tambah ilmu, tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah." Juga dari sabda 
Nabi saw. yang berbunyi, "Orang yang paling keras siksanya di hari kiamat, adalah orang alim 
yang ilmunya tak Allah berikan manfaat padanya." 


Y sloo9 e2u N Jacg ket N UB3 gtu Y ale yo cb Sgcl ul all) Jais akug ale dll yu US 
cali3 L y0 yS0lE01 pgdlati LA Alg3L yu 4S yul All Wo) 50) Halug Ale All lo A33 ye9- (Rom: 
Jeng Salsa 051851) GLS Ul Um 4 Jl (Aibg sll Uc gg Aib X9 MIL job LS :IgIB Pal 0 

sa wal Jae: las Jamal dua dell Ink nesla bawakan asi as os ane. 


Nabi saw. berdoa:Allahumma innii a'udzubika min 'ilmi laa yanfa'u wa galbin laa yakhsya' wa 
'amalin laa yurfa'u wa du'ain laa yusma'u"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak 
bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tak diterima, dan dari doa yang tak 
didengar." 


Sabda Nabi saw., "Di malam aku melakukan Israk, aku melewati sekelompok kaum yang bibir 
mereka digunting dengan gunting api neraka. Lalu aku bertanya, "Siapa kalian?" Mereka 
menjawab, 'Kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukannya, dan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6063 


mencegah keburukan tapi kami sendiri mengerjakannya!"Oleh karena itu, jangan engkau serahkan 
dirimu untuk diperdaya oleh jerat tipuannya. Celaka sekali bagi orang bodoh, karena ia tidak 
belajar. Tapi celaka seribu kali bagi orang alim yang tak mengamalkan ilmunya! 


ang AI 4 saat ala colaall adl asl 3 os) alel calo Ja) 1Jlgal Bb dc alell Lal 9 all ul Alelg 
Jlollg olsllg 5 & Jus Asi iba de 4 cusiwad lb Ja 3-1 II 0 1563 8,33 MISI, all, 
dugall J3 dal alale UB .oroball 50 Ig3 0200 dug Ula SIS) UB 98 seiimo elu lc 9D9 
Jell al Slal9 Ji Jas JS Hail 489 cola sandal A3 9d 0y0l Kadag (dil gw yo Ule Hu 

Aid Yg WI 0 WI UB sen itb Jail “JSI up dio b33 lo JI) ldig Jas. 


Ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu, manusia terbagi atas tiga jenis: 


(1) Seseorang yang menuntut ilmu guna dijadikan bekal untuk akhirat dimana ia hanya ingin 
mengharap rida Allah dan negeri akhirat. Ini termasuk kelompok yang beruntung: 


(2) Seseorang yang menuntut ilmu guna dimanfaatkan dalam kehidupannya di dunia sehingga ia 
bisa memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta. Ia tahu dan sadar bahwa keadaannya lemah 
dan niatnya hina. Orang ini termasuk ke dalam kelompok yang berisiko. 


Jika ajalnya tiba sebelum sempat bertobat, yang dikhawatirkan adalah penghabisan yang buruk 
(su' ul-khatimah) dan keadaannya menjadi berbahaya. Tapi jika ia sempat bertobat sebelum ajal 
tiba, lalu berilmu dan beramal serta menutupi kekurangan yang ada, maka ia termasuk orang yang 
beruntung pula. Sebab, orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa, 


ENI 2 saslg co sll Jl UI all den Kalo WIB selusll le Sgniul Ob Ja yg. 
tiSay Al ic dl duki y8 .2y clh 80 gg y0lbs Lal yo wa Ul el Jo aalas JAS 

ve S3 lia Lal Lusi ade WS R0 Ilbinllg SJ 198 mgnga 4 Jaw yi3 selada! dna Aoi 

al di ce Il s0, samsoll 0 Gl Aula Aigi Ge Bbtio elo Jl SI terpa all nol yg “Il 
ve Sale Ggsl Jleall Ju yo Ll) :AUl Jaa) pgad JB 00 9D .(uglesi Alo Ualati AJ Isiol cl Les) 
#gmll elale) "J3 2Alil Jaw 3 3D Log "J3 (JENJI) 


(3) Seseorang yang terperdaya oleh setan. Ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk 
memperbanyak harta, serta untuk berbangga dengan kedudukannya dan menyombongkan diri de- 
ngan besarnya jumlah pengikut. Ilmunya menjadi turnpuan untuk meraih sasaran duniawi. 
Bersamaan dengan itu, ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah 
karena ciri-ciri, pakaian, dan kepandaian berbicaranya yang seperti ulama, padahal ia begitu 
tamak kepada dunia lahir dan batin.Orang dari kelompok ketiga di atas termasuk golongan yang 
binasa, dungu, dan tertipu. 


la tak bisa diharapkan bertobat karena ia tetap beranggapan dirinya termasuk orang baik. Ia lalai 
dari firman Allah Swt. yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa kalian 
mengatakan apa-apa yang tak kalian lakukan?!" (@.S. ash-Shaff: 2). Ia termasuk mereka yang 
disebutkan Rasul saw., "Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal." Beliau 
kemudian ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ulama su' (buruk)." 


Las! ng BAL 949 Ulos Gilas Lini ye wal X0 Ul3 Jeli Ika Jiog JLN ane Jul 5 Ing 
adl Lgio Jaol JlosYI 98 Sacludl ol yul EWo9 Jill Ulu yo R18 Jl Ula “lgs Ulack 
de Jl ade Jabal 25 aim Y SI “Alg3l dala Lao SI Alas 29 20ll ISd orudl led «J9 93 Asuliall 
sd R0 Jio Adl5JI dntig dAmoleo ade dil Sbs Sl 3 Lu dole lo 349 selai el aib NI Lini 93 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6064 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al sLc yo sa yo 5 Mil dadi Ml JaSi9 Aly Al ale yu Ul adl p9Sa9 «dn jig Gini. 


Hal ini diSebabkan Dajal memang bertujuan menyesatkan, sedangkan ulama ini, walaupun lidah 
dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak 
manusia ke sana.Padahal, realita lebih berbekas dibandingkan ucapan. Tabiat manusia lebih 
terpengaruh oleh apa yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucap. Kerusakan yang 
ditimbulkan oleh perbuatannya lebih banyak daripada perbaikan yang disebabkan oleh 
ucapannya. Karena, biasanya orang bodoh mencintai dunia setelah melihat si alim cinta pada 
dunia. 


Ilmu pengetahuan yang dimilikinya, menjadi faktor yang menyebabkan para hamba Allah berani 
bermaksiat pada-Nya. Nafsunya yang bodoh tertipu, tapi masih memberi angan-angan dan 
harapan padanya. Bahka, ia mengajaknya untuk mempersembahkan sesuatu untuk Allah dengan 
ilmunya. Nafsu tersebut membuatnya beranggapan bahwa ia lebih baik dibandingkan hamba Allah 
yang lain. 


dsill Jd Ja Xl abal Homo 00 A3 sal Gal yo USS Ul MAnlS JoXl Till yo Jill Lal 3 
So Jbaiiy Ng cl) ago sa NS Elis WI all yo KISI Ul Jb ai Jul 4 a33. 


Maka dari itu, jadilah engkau termasuk golongan yang pertama. Waspadalah agar tidak menjadi 
golongan kedua karena betapa banyak orang yang menunda-nunda, ternyata ajalnya tiba sebelum 
bertaubat sehingga akhirnya rugi dan kecewa. Lebih dari itu, waspadalah! Jangan sampai engkau 
menjadi golongan ketiga karena engkau betul-betul akan binasa, tak mungkin selamat dan 
bahagia. 


NI Ale DG Sg dub Lgnlaig Agil al Laiulas ul ale nguuti lgs LSN Hlsgll Al ad 10 UI 
ilbg slawi lag3 sg) Ubisl9 wall dil jolgl Jliol uc Bob ASgidlg.cyial VI Ulsd Yg S9 
kaos LSI Ia smoul Wbi low Jalla esa Cammill 43 Sail ale US yo dxoiso Josu calo usil 

Uleiwall dilg Luto. 


Apabila engkau bertanya, "Apa permulaan dari hidayah tersebut sehingga aku bisa menguji diriku 
dengannya?" Maka ketahuilah bahwa hidayah bermula dari ketakwaan lahiriah dan berakhir 
dengan ketakwaan batiniah. Tak ada balasan kecuali dengan takwa dan tak ada hidayah kecuali 
bagi orang-orang bertakwa. Takwa adalah ungkapan yang mengandung makna melaksanakan 
perintah Allah Swt. dan menghindarkan larangan-larangan-Nya. Masing-masing ada dua bagian. 
Di sini aku akan menunjukkan kepadamu secara ringkas aspek lahiriah dari takwa dalam dua 
bagian tersebut secara bersamaan. Aku masukkan bagian ketiga agar tulisan menjadi lengkap 
dan cukup. Wallohul musta'an. | Terj. Oleh Mas Hamzah, BERSAMBUNG |. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/759446790775403 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/759898250730257 


3637. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (II) 
KUTIPAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI DAN TERJEMAHNYA 


ole 58 Jl amil 
9d Jiilly Bls Juni 0g Bold Jual 989 Jloll Lal yA Jal9ig LAH, oles dll solgl yl alel 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6065 ) 


ul ab sadll ug UJI, 


A. Bagian Pertama: Amal-amal Ketaatan 

Ketahuilah bahwa perintah Allah ada yang wajib dan ada yang sunah. Yang wajib merupakan 
harta pokok. Dia adalah modal perdagangan yang dengannya na bisa selamat. Sementara yang 
sunah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. 


X5 soale End SBI lo elal Jia ws1oiall dl Li lo) Holly du ll Jai) alus Adle dl ala JB 
dilalg 10 sum SI 0 219 14 Bam SJ dan CS dial IMB cayal ia Jilgalk ll ji Sl Jl, 
lap ios ll Ala 9 «lag Vila gl ey 4 dlu Sl) 


Nabi saw. bersabda, "Allah Swt. berfirman, "Tidaklah orang-orang mendekatkan diri pada-Ku 
dengan melaksanakan apa yang Kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba 
mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunah, sehingga Aku mencintainya. Jika Aku sudah 
mencintainya, maka Aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya 
yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan." 


TS Up celuliilg ebilad 33 el gn ebS Aly XI odles All Sola Abal ol adal Lal Juni og 
sbilas gua» busog celiblg Jalh ic GS isng Il yuoud ade glbo les All « ul le cai K5 uli 
S9 USay DS sayay wa Sd ji elilol9 slildllko 98 dilg tebilS 9 dliliSu jilug celilglas9 cebil j3 

ale go 125219 Ugal pl NI io Jis Ng "Sl W9SIAg ella, 


Engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah, kecuali dengan senantiasa mengawasi hati 
dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu, dari pagi hingga sore. 
Ketahuilah bahwa Allah Swt. menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui 
semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu. Saat bergaul dan me- 
nyendiri, engkau sedang berada di hadapan-Nya. Tidak ada yang diam, dan tak ada yang 
bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh Penguasa langit, Allah Swt. 


alles Alil Sy va bila Li Lao Lal SB Hade3l9 all alta «gal asi log cas I diilk aleu 
Sis elsa Yg selai cus: soo all 33 NI Seialo alas lsdltellal! 5 1As:3 cita JA Sio ssh 
#sol, 


"Dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati" (@.S. Ghafir: 19),"Dia Maha 
Mengetahui yang rahasia dan tersembunyi" (@.S. Thaha: 7).Oleh karena itu, hendaklah engkau 
beradab di hadapan Allah Swt. dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapan- 
Nya. Berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak 
melaksanakan apa-apa yang diperintah. 


oo ala ri lo al #58 selilan dl slalu up solagl LL. sebal Lg Ub NI el le jai J9 
Pe ena un re bal 


Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi 
hingga petang. Jagalah perintah Allah Swt. yang diwajibkan kepadamu, sejak dari bangun tidur 
hingga engkau kembali ke pembaringan. 


gl 0 Batu Oli 93 Jun 

dil S5 dilulg cb ade «$ yau lo Jal Sul9 «dll #olb JS Biriwi ul 2138 sagill yo Cabitiuul 5 
dalsally cal) doll molg lal «gu Olla Lilol loro bls SAI alisall :ells mic JiS soJlei 
sale Udi ll 8509 ai plak, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| s06e | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Fasal menerangkan adabnya bangun dari tidur. 
Ketika engkau terbangun dari tidur , maka berusahalah agar engkau bangun sebelum keluarnya 
fajar, dan jadikanlah permulaan yang terucap dalam hati dan lisanmu adalah dzikir kepada Allah 
ta'ala, ucapkanlah ketika terbangun dari tidur ," alhamdulillahil ladzi ahyaana ba'da maa 
amaatanaa wailaihin nusuur "Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah 
mematikan aku dan kepada Allah akan bangkit. 


" Asbahna wa asbahal mulku lillah, wa'udhmamtu was sulthonu lillah, wal 'izzatu wal gudrotu lillahi 
robbil 'aalamiin ,"Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, keagungan dan 
kekuasaan hanya milik Allah, kemuliaan dan kekekuasaan hanyalah milik Allah penguasa alam. 


#5 sial yo US log lokwo kis 4d ul 


" Asbahna 'alaa fitrotil islam , wa 'alaa kalimatil ikhlas, wa 'alaa diini nabiyyinaa muhammad 
shollallohu 'alaihi wasallam, wa 'alaa millati nabiina ibraahim hanifam muslimau wamaa kaana 
minal musyrikin "kamitelah memasuki waktu pagi dalam keadaan fitrah islam, diatas kalimat 
ikhlas, di dalam agamanya nabi kita muhammad shollallohu 'alaihi wasallam, dan pada agamanya 
ayah kita ibrahim agama yang hanif, sebagai orang muslim dan nabi ibrahim itu bukanlah 
termasuk sebgian dari orang-orang yang musyrik. 


adl asal IS 93 Liisus ul ella Lil mglll sosial elly eeagai elbg Lai ea elipuol hg clan eh aglll ! 
GIlo 5459 aga Id 43 Slui (ball and aan ol caluo sdl dya gl Is gw WI Ajib Ul el dasig » US JS 
U lo sig agall ISd ui yo el dgsig. 


" Allahumma bika ash-bahna, wa bika amsaynaa, wa bika nahyaa, wabika namuut, wa ilaykann 
nusyuur "Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi, dan dengan 
rahmat dan perto-longanMu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami 
hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu kebangkitan (bagi semua makhluk). 


Yaa Allah kami mohon kepadamu untuk mengutus kepada kami di hari ini kepada semua 
kebaikan, dan kami memohon perlindungan kepada-Mu agar kami tidak melakukan keburukan di 
hari ini, atau kami menyuruh keburukan kepada orang muslim, atau seseorang menyuruh 
keburukan kepada kami, kami mohon kebaikannya hari ini dan kebaikan yang yang ada di hari ini, 
dan kami memohon perlindungan kepada-Mu dari buruknya hari ini dan keburukan yang ada di 
dalamnya. 


SIN Blok yo dll yo Edun YA Ul 29 ceb292 Yuu 0d wdles adil sol Joel & gi elilis Cal 156 
II, 


Ketika engkau menggunakan baju maka niatkanlah mengikuti perintah Allah ta'ala yaitu untuk 
menutupi auratmu, dan berhati hatilah dari adanya niatmu memakai baju yaitu pamer terhadap 
mahluk, maka engkau menjadi rugi. 


SSI J8» ulsi uL 
susi Ng soda Ela) 2953 939 AS mall ella, Jasa 93 paid As lall Lah clall Oy Uma II 
Sandi GI Yg na sal Jas3 Yg alas 30 cdles All Anal dala Uas 


Bab menerangkan adabnya masuk jamban : ketika engkau mau masuk ke jamban untuk 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6067 


meunaikan hajatmu maka dahulikanlah kaki mu yang sebelah kiri ketika masuk, dan ketika keluar 
dahulukanlah kaki yang kanan,janganlah kau bawa sesuatu yang bertuliskan asma Allah dan 
rasulnya, janganlah masuk dalam keadaan tidak bertutup kepala, dan janganlah masuk dim 
keadaan tidak bertutup kedua telapaan kaki. 


@ uc oa JI ylomdl Cu Sl Cus uas ya Jl yo JUL Sel Ul pb Jasa uc Jo: 
Sistiy lo 99 sdalg Kudu lo sus Udi SI dldoall coli ae. 


Ketika masuk jamban ucapkanlah," bismillah, audzubillahi minar rijzis najsi , al khobisi al mukhbisi 
as syaitoonir rojiim "dengan meyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang 
najis, yang buruk dan memburukkan yaitu syaiton yang terkutuk. 


Ketika keluar dari jamban ucapkanlah," gufronaka, alhamdulillahil ladzi adzhaba anni maa yu'dziini 
wa abgoo fii maa yanfa'uni "kami memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah dzat yang telah 
menghilangkan sesuatu yang menyakitkan ku dariku, dan dan meninggalkan untukku sesuatu 
yang memberikan manfaat untkku. 


Jsall 00 5 ii lg (in bJI s3 21290 93 slab gai NI sdn all elus JS Jul Jasi ul eng 
GBI y91s yg asu sel mual 98 LS Ula mad Jiul ade Sol dl Job UG yulla idul 
uuglall 2590 OJl slais NI IS di oo ASI Ag er 9 Ul seguiu pisa 9. 


Sebaiknya mempersiapkan batu-batu sebelum menunaikan hajat, jika tidak maka istinjak 
(membersihkan tempat kluanya kotoran ) dengan air di tempat menunaikan hajatnya, 
istibro' (minta pembebasan) dari kencing yaitu dengan berdehem dan menarik narik tiga kali, 
mngurut urut dengan tangan kiri dibagian bawahnya batang penis, jika engkau di tempat lapang 
maka menjauhlah dari pandangan orang-orang dan tutpilah dirimu dengan sesuatu jika 
menemukannya, dan janganlah kau buka auratmu sebelum sampai ke tempat menunaikan 
hajatmu. 


dll 38 Ja Yg syulil Cita 43 ulos Yg la yaa Yg ALAN Jiitai Yg ct! Yg yundll Jitus Vs 
Ag alis Jl uo Lis JI Kg0g Uk 6) SSSI9 aa 99 Ag dai dadi Lag SSLJI 
(to yul guy dole ul) jalug Wle AVI aku. 


Janganlah menghadap matahari jg bulan, jangan menghadap giblat jy membelakanginya, jangan 
duduk di tempatnya orang-orang yang berbicara, jangan kencing di air yang diam, di bawah pohon 
yang berbuah dan jangan pula di lubang, berhati hatilah thd tanah yang keras dan tempat 
berhembusnya angin karena menjaga dari cipratan juga karena dawuhnya rasululloh shollallohu 
alaihi wasallam " sesungguhnya kebanyakan was was itu dari cipratan tersebut " 


Ilosisul 4g Sbsiiw NI 98 Rasl9 87916 00 AI lai Is Yg AS mall Ja JI ale ella 48 cSII9 
ada ea slab Sar KJA PUS Ae AN en nb et all 
dan maid NI Jus pul 433 yo RAl90 HD 98 LA Bawa nya dai Fjalb ) sal 
S mag NI iii A9 219 SIG Koriwo 2G AL ay Ul Jl Asu gl. 


Dan bertelakanlah dalam dudukmu diatas kaki kiri, jangan kencing dengan berdiri kecuali darurat, 
ketika istinjak kumpulkanlah antara batu dan air , jika ingin meringkas salah satunya maka air lebih 
baik, jika engkau meringkas dengan batu saja maka wajib bagimu menggunakan 3 batu yang suci 
yang bisa menghilangkan keadaan kotoran tersebut, engkau usapkan penis dlm 3 tempat dari 
batu, jika tidak bisa bersih dengan 3 batu tersebut maka sempurnakanlah menjadi 5 atau 7 hingga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6068 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menjadi bersih dengan yang ganjil, ganjil itu disunnahkan dan bersih itu diwajiblkan, dan janganlah 
beristinjak kecuali menggunakan tangan kiri, 


aoi ag Ily deslo sin ol yo K2 3 02059 Glulll yo w448 2gb Bell #e basi AI yo EL ll ic J39 
bekal ai bilay gl AAL esis, 


Dan ketika selesai istinjak maka ucapkanlah," allahumma tohhir golbii minan nifaagi wa hassin 
farjii minal fawaahis "Yaa Allah sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah farjiku dari 
keburukan. Dan setelah sempurna istinjakmu usapkanlah tanganmu ke tanah atau tembok 
kemudian basuhlah dengan air. (Terj. Oleh Mas Hamzah, BERSAMBUNG) 


LINK ASAL : 

www.fb.com/PISS.KTB/posts/760365850683497 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/760801617306587 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/761739110546171 


3665. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (III) 
TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL-GHOZALI 


sgaagll Ula Lb 

H9 Ubud ladang « BLA09 said H selo WS yi gl 3 NS selai yo 6,3 SIG 
dil duo Al Igo JB 1JE die AI 915 5158 ul 02 1953 Il DD La yo JAS Iga 
w sol) #alug Ule AUl luo ding “(il JS 3 Iga pei 50 sniol ade Hal Ul Xl) tulus le 
Se LS gl Ki sis Jl gw). 


Bab menerangkan adabnya wudhu'. Ketika engkau telah selesai beristinjak maka janganlah kau 
tinggalkan bersiwak, karena bersiwak itu bisa membersihkan mulut dan diridhoi Tuhan serta 
dibenci syetan, sekali sholat dengann bersiwak itu lebih utama dari pada 70 kali sholat tanpa 
siwak. Diriwayatkan dari abu hurairoh rodhiyallohu 'anhu berkata, rasululloh shollallohu 'alaihi 
wasallam bersabda, " jikalau tidak memberatkan terhadap umatku pasti akan ku perintahkan 
mereka bersiwak di setiap sholatnya."dan juga dari nabi, " aku diperintahkan bersiwak shg aku 
hawatir jika diwajibkan terhadapku." 


Un ena yaa pa Ji li dlucu Y 9S 20 8-230 le All Jian es.Agl yalol 
VIMAH yb 7 eh Soclg sub Wl 0d Yo el doc. 


Setelah bersiwak duduklah untuk wudhu dengann menghadap kiblat ditempat yang tinggi supaya 
tidak terkena air cipratannya.dan ucapkanlah ," dengann menyebit nama Allah yang maha 
pengasih lagi maha penyayang, Yaa Tuhanku aku berlindung kepada-Mu dari goaan syetan dan 
aku berlindung kepada-Mu dari kedatangannya." 


#Slellg misal yo el Sclg 4 yalg owl dlu il gl "Ii9 UNI Lagkssi ol JB BG elau Jauel 5 


Kemudian basuhlah ke dua tanganmu 3 kali sebelum memasukkannya kedalam wadah dan 
ucapkanlah," Yaa Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keberuntungan dan keberkahan, 
dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan dan kerusakan " 


95153 Ranu NG cannall Jae Ji lis Li Ul aka Ng dal dalil Kaali 835 sil si. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6069 


Kemudian niatlah menghilangkan hadas dan niat kewenangan sholat dan tidak dianjurkan 
menghilangkan niatmu sebelum membasuh wajah maka bisa menyebabkan wudhumu tidak sah. 


adil J99 «33 3 loko ySSI Ul NI dowolel Jl Jl slah» 93 Ilg «UG Lay pAmAoig elad 9,2 S5 Ai 
23 999 bill sb 98 cuWl Joadb suiig sel SI 8 S9 ebliS 29B ade yuci, 


Kemudian ambillah air satu cakupan tangan untuk berkumur dimulutmu sebanyak 3 kali, dan 
berusaha keraslah dalam menggerakkan air(yang didalam mulut) sampai pangkal tenggorokan 
kecuali bagi yang berpuasa maka pelan saja.dan ucapkanlah " Yaa Allah tolonglah aku untuk 
membaca kitab-Mu dan memperbanyak dzikir kepada-Mu dan tetapkanlah diriku dengann ucapan 
yang tetap di kehidupan dunia dan akhirat." 


dil, gus ol aglll #GlisiuNl 93 Jis dal) yo WA 9G lo Jiiiuulg cUNG Leo Gituiiuulg eka A3,£ Ss Ai 
Ol gag JW Rilo) 0 db dos ul mel Lobi 939 wol) gus culo dll. 


Kemudian ambillah air satu cakupan tangan dan gunakanlah untuk menyesapnya kedalam hidung 
sebanyak 3 kali, dan semprotkanlah kotoran basah yang ada di dalam hidung, dan ucapkanlah 
ketika istinsyag (menyerap air kedalam hidung)" Yaa Allah semoga engkau menciumakaan aku 
wewangian syurga dan engkau ridho padaku."dan ketika menyemprotkan keluar mengucapkan," 
Yaa Allah aku berlindung kepada-Mu daRi baunya neraka dan keburukan rumah " 


ISSN yog Jalal 48 ASI L0 Jia lo go ol) dpr Dalami tuo 0 lay Ju selena) 52 35 s3 
al SNI Yul) uu lo gg cdic sat dya elu lisy lo gagapsill 2.590 all clall Juoglg yss 
all Ago W Vo Ri lo uc! una Gol 3. 


Kemudian ambillah satu cakupan air untuk wajahmu ,basuhlah wajahmu dari permulaan lebarnya 
dahi sampai belakangnya janggut ini dalam ukuran panjangnya wajah , dan dari telinga dalam 
ukuran lebarnya wajah.dan sampaikanlah air tersebut ke tempat tajdiif.yang dimaksud tempat 
tajdif adalah tempat yang biasanya seorang perempuan itu menyingkirkan rambutnya dari situ, 
yaitu tempat diantara telinga sampai pinggirnya dahi,maksudku tempat jatuhnya rambut dari 
dahinya wajah. 


UMY Uks lo ad) Ulossllg #UladYl9 Koyo lllg sewa Hau NI sgt Culio all eloll Jogls. 
Wall Irit ol 


Dan sampaikanlah airnya ke tempat 2 tumbuhnya rambut yang 4, yaitu dua alis, dua kumis, bulu 
mata dan rambut ditepi pipi,maksudya 'idzron (rambut ditepi pipi) adalah rambut yang menghadapi 
telinga dari tempat permulan tumbuhnya jenggot. 


3 UAN pelll Hang Jt dc Jig HI 9d Hall Apall yo sell Culio adl elall Jauh Usus 
Wo Jala Sis Ng ..elilacl 0959 gu a05 Ella) 29 dg Ng selildol 2959 LAH aga Dg 


Dan wajib sampainya air ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yaitu jenggot yang tipis klo yang 
tebal tidak wajib. Dan ketika membasuh wajah ucapknlah," Yaa Allah putihkanlah wajahku 
dengann cahaya-Mu dihari putihnya wajah para walimu, dan janganlah Engkau hitamakaan 
wajahku dengann kalammu dihari hitamnya wajah musuh-Mu "dan jangnlah kau tinggalkan 
mensela2 i jenggot yang tebal. 


sda guslg0 Ri dinll 98 dll UI sewa Iluoil Ol sai ll R0 5 Ml Si oval Iry Jus Ai. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6070 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al Sela sell da Jaten ana gi sah ml adl at ie Bs 
Sala sa alas lis maba | 


Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan, kemudian yang kiri beserta kedua sikunya sampai 
pertengahan lengan sebelah atas, karena sesungguhnya perhiasan disyurga nanti sampai di 
tempat-tempat yang terkena air wudhu.dan ketika membasuh tangan kanan ucapkanlah," Semoga 
Engkau berian kitabku dengann tangan kananku dan hisab (penghitungan amal) lah diriku 
dengann hisab yang ringan. "dan ketika membasuh tangan kiri mengucapkan," Yaa Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari pemberian-Mu terhadap kitabku dengan tangan kiriku atau dari 
belakang punggungku." 


dnxto sale lago.233 45 may sunll dy lal y935 Iuabg Ill Ji ul sasak lal) Lssiwl pi 
Sila 9 d3 Klo SN el Jati v6.0 Ode3 Mortal call ladad 3 Ai lai adl la) 019 syal 
AMS NI JB N aga le Jb can pillolg seb 3 00 ade Jala sein 3 Kia pall "JB3 seLacY, 
JUL la Soriyg Sos pD pelll, 


kemudian ratakanlah kepalamu dengann mengusap, caranya yaitu dengann membasahi kedua 
tanganmu dan menempelkan pucunya jari-jari kanan dengann pucuknya jari-jari kiri dan 
meletakkannya di depan kepala lalu menjalankannya sampai tengkuk, dan dikembalikan lagi 
sampai depan kepala, ini baru dihitung satu, lakukanlah hal tersebut 3 kali, begitu juga dengan 
anggota yang lain (3 kali ) dan ketika mengusap kepala ucapkanlah," Yaa Allah selubungilah aku 
dengann rahmat-Mu , dan turunkanlah berkah-Mu kepadaku , dan naungilah aku di bawah 
naungan-Mu dihari tiada naungan kecuali naungan-Mu, Yaa Allah halangilah rambut dan kulitku 
dari api neraka." 


Syolga! law sridl muwolg celidl Blow 39 slibuuo Isl dya» slu lagibbg ld dls Judi guwol sis 
Seoladl 20 dinll 98 dll Solio gis0ul all satwa void Josll ygsoiwy AI yo wilesl aglll :JS9 
JWENI9 Jadul yo sb daclg WI yo ud), JB ag "JI9 celah) wol. 


Kemudian usaplah kedua telingamu luar dan dalamnya dengann air yang baru, dan masukkanlah 
jari telunjukmu kedalam lubang telingamu dan usaplah kedua telingamu dengann sebelah 
dalamnya kedua jempolanmu .dan ucapkanlah," Yaa Allah semoga Engkau menjadikan aku 
termasuk dari orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian mengikuti yang terbaik dari 
ucapan tersebut, Yaa Allah perdengarkanlah aku panggilan syurga disyurga nanti bersama para 
abror : "kemudian usaplah lehermu dan ucapkanlah, " Yaa Allah lepaskanlah leherku dari api 
neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari rantai dan belenggu. " 


sis dd maisy Uniuo sial ells) glol Smg mati J9 KURSI 20 Small HI sio! ella, Jet 
Isa ala R0 asitwall bol mall KIE 19058 Cui apl B9 Jual yo LO J5rig 45 mal may ai 
Ji ga JII 8 Jl wall ole Kaos Ji ul elo dal al meli 15 mall Ju Sic Jgii s9 mundial 
dlasi Ruas 99 DB JSI El y9 serial Sikoil adl sloll R9 .aS Mual cp43oll all. 


kemudian basuhlah kakimu yang kanan kemudian yang kiri beserta kedua mata kakinya, dan sela- 
selailah jari-jari kaki yang kanan dengann jari kelingking tangan kiri dimulai dari jari kelingkingnya 
kaki kanan sampai jari kelingkingnya kaki kiri, dan engkau masukkan jari kelingking tangan kirimu 
dari sebelah bawahnya jari-jari kaki tadi, dan ucapkanlah ," Yaa Allah tetapkanlah kedua telapak 
kakiku di atas shirotol mustagim (jembatan yang lurus) bersama telapak kakinya hamba-Mu yang 
sholih." 

begitu juga engkau ucapkan ketika membesuh kaki yang kiri," Yaa Allah sesungguhnya aku 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6071 


berlindung kepada-Mu dari terpelesetnya kedua telapak kakiku dari shirot di neraka dihari 
terpelesetnya telapak2 kainya orang-orang munafig dan orang-orang musyrik."dan naikkanlah 
airnya sampai pertengahan kedua betis, dan jagalah mengulangi 3 kali di seluruh pekerjaanmu. 


DIC 3050 ul agilg dl el yi Y dang Al NI Jl Y ul aga 1JB9 selam adl Jua ALL Kr PB 
silemlg sowlgl yo sales Ae sara dl Agil cl sel NI Jl Yul Agil sebhany9 pel lily (ga yg 
sbg Ayi S3 ISSI sulaslg el) go yuleslg Lali Isle yo wuleslg sn yebaioll yo 
sis i91B9 WC Ai39 dilas! gas yo dblbs Ls, VgA9 8 lgi add 1,3 yo3. wol 3,5, 
doball agg adl did Ulgi J HSa9 caruniag Olla JII mam Jas IL ul Ki d R3. 


Ketika engkau telah selesai maka naikanlah pandanganmu ke langit dan ucapkanlah," aku 
bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan 
aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan juga utusan-Mu, maha 
suci Engkau Yaa Allah dan pujian bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau , 
Engkau maha menerima taubat dan maha asih, Yaa Allah jadikanlah aku termasuk sebagian dari 
orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bersuci, dan 
jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang sholih , jadikanlah aku orang yang banyak 
bersabar, banyak bersyukur, jadikanlah aku berdzikir kepada-Mu dengann dzikr yang banyak, dan 
bertasbih kepada-Mu dipagi hari dan sorenya." 

Barang siapa yang membaca doa-doa ini dalam wudhunya maka keluarlah semua kesalahan dari 
seluruh anggota wudhunya, dan diberi tanda terhadap wudhunya dengann cincin, dan di angkat 
baginya sampai dibawah 'arsy, terus menerus bertasbih kepada Allah ta'ala dan mensucikan-Nya, 
dan ditulis pahalanya tersebut baginya sampai hari kiamat. 


elu 5d afi Ng slab slolk clul 9 clgzs9 alali Ng celoll a28 cldy KAK :leuw ebi 9159 9 cling 
Cola Gw G0 duga» 0g Ha pc yo slall LO SS 9 sabo DNS ac Jwdll #33 X9 ee sagl 
A9 S0 Arts 049 4d sisi lg yo Yg yuosvoll elols Lagi Yg (UII) JJ aga el Ulbus 
lo NI dio sebu JW Su Ad y09 LAS drs Al seb igAg xic dll S3 yp) ? Ul JSI odg- ag ya 
slall uli). 


Dan jauhilah 7 perkara di dalam wudhumu : 

1. janganlah kau kibaskan tanganmu maka airnya jadi menciprat. 

2. janganlah kau benturkan wajahmu dan juga kepalamu dengann air. 

3. jangan ngobrol di tengah wudhu 

4. jangan melebihi 3 kali ketika membasuh. 

5. jangan berlebihan ketika mencurahkan air tanpa ada hajat walaupun itu was was, karena syetan 
tertawa tawa terhadap orang yang was was setan tersebut bernama walhan. 

6. jangan berwudhu dengann air yang dijemur di bawah matahari. 

1. jangan pula berwudhu dari air yang berada dalam wadah emas. 

ketujuh hal tersebut hukumnya makruh didalam wudhu. 

dan dalam hadis disebuntukan," barang siapa yang berdzikir ketika wudhunya maka Allah akan 
mensucikan seluruh jasadnya, dan barang siapa yang tidak berdzikir kepada Allah maka tidak 
akan suci kecuali apa yang terkena air saja." 


lo Jalg (X6 Xgl slang Juuglg "Jail! adl CUMI 553 ceBg gl lis yo elu elulol 158 Jus Oli 
sloll gus DUS lor Je 519 laci Ruas R0 dual Sling 93 Saw loS ledgig 233 yo din lc 


Adabnya mandi. Ketika engkau lagi junub sebab mimpi basah atau sebab hubungan badan, maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6072 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ambillah wadah ketempat mandi, pertama kali basuhlah kedua tanganmu 3 kali dan hilangkanlah 
kotoran yang ada di badanmu, kemudian berwudhulah seperti wudhu untuk sholat yang telah 
diterangkan di depan beserta seluruh doanya, dan akhirkanlah membasuh kedua telapak kakimu 
agar tidak menyianyiakan airnya. 


BG Yardl eli sale ball 40 Csall R3) gb Gulo BB lal, Wc elall cun 5g yo UE IS, 
sll elall Juoglg seliwslg slah, jati J9 (UB ya Log elisy yo JB lo elesig (BE ma ale 
LK log dio 63 lo sam Culing (all calo. 


Ketika selesai dari wudhu siramakaanlah air ke kepalamu 3 kali dan saat itu engkau berniat 
menghilangkan hadas dari janabat, kemudian siramakaanlah air ke sebelah tubuhmu yang kanan 
3 kali, kemudian sebelah yang kiri 3 kali juga, kemudian sebelah yang depan dan juga 
belakangnya badanmu 3 kali. 

Sela-selai lah rambut kepalamu dan juga jenggotmu, sampaikanlah airnya ke lipatan-lipatan badan 
dan juga tempat tumbuhnya rambut yang tipis maupun rambut yang tebal. 


Al 59 Aulia SS dos 0 Anal ge guagll se ey anal UB egg ga J3 Lawas Ul YASlg 
Juslb sal Ulasislg dub. 


Berhati hatilah dari tersentuhnya dzakarmu setelah wudhu, jika tanganmu menyentuhnya maka 
ulangilah wudhumu. 

yang di wajibkan dalam mandi tersebut adalah : niat, menghilangkan najis, dan meratakan air 
keseluruh badan. 


20 0 RSI dl ale Il IaE9 Kowl JI LA Tasog 010 all R0 Lag Sagll Je 10 sdg 1333 
dil Jacob 9d Ji owl lap Ugleiollo Ja 52 lealgig « wiS lal 65590 kw lalac Log. yi lo dal 
saia ulos Jalal UB «blso. 


Yang diwajibkan dalam wudhu adalah : membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta ke 
dua sikunya, mengusap sebagian kepala,membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya, 
semuanya sekali, beserta niat dan tartib (urutjdan yang selain hal tersebut hukumnya sunnah 
muakkad dan fadhilahnya banyak serta berpahala besar, yang menganggapnya enteng akan rugi, 
bahkan kesunahan tersebut hampir mendekati asalnya kewajiban, karena sesungguhnya yang 
sunnah itu untuk menambal yang fardhu. (Terj. Oleh Mas Hamzah, BERSAMBUNG) 


LINK ASAL : 

www.fb.com/PISS.KTB/posts/762209343832481 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/763085300411552 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/765330950186987 

www.fb.com/notes/885677854788357 

3694. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (IV) 


TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI 
soil UlsI 
va Gl ga 0 Ul Joo 0 Bilal gl 1150 yo ss gl #albbll Sey Oral lol Yogi ye Uas Ul. 


kr Sial ya 00 SEL NI gu ala us Elo gl sela, Ulas gl elus ll ali LALI slall JS | 
dan all 039 ISu sis mol -eludi Mc dio GI 150 gl dal,3 es. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6073 


Adab Tayammum 

Jika engkau tidak mampu untuk menggunakan air sebab tidak ada setelah mencari, atau sebab 
udzur dari sakit, sebab ada yang mencegah dari datangnya air misalnya karena ada hewan buas 
atau dipenjara, atau airnya ada tapi dibutuhkan untuk minum dahagamu atau dahaga temanmu, 
atau sebab dimilik oleh orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari 
harga umumnya, atau sebab ada luka atau sakit yang engkau khawatir thd dirimu sendiri,maka 
bersabarlah hingga masuknya waktu faridhoh atau wajib. 


VAN dolisal gily selulol uy lola elaS ale U.56 Lu Jab Las LL le lub lusuo mol Ai 
LIS ol HS Jl Kulo dl pl Ical ASis Ng edyo WS elang Lagu Rawolg «du, 


Setelah masuk waktu wajib kemudian tujulah debu yang baik yang ada debunya yang bersih, suci 
serta lembut. tempelkanlah kedua telapakmu di debu tersebut dan antara jari-jarimu ditempelkan 
dan berniatlah untuk kebolehan fardhunya sholat.usaplah wajahmu seluruhnya dengan kedua 
telapak tangan td sekali, dan janganlah engkau membebani sampainya debu ke tempat 
tumbuhnya rambut baik yang tipis maupun yang tebal. 


lagu gili Ad UB 1st 20 Ray clry lagu owlg sekuat uw lo bayan dub 13 Unl3 sell El AS 
Jllsalk sks Lal care ceng 1552 belas ss mual Ae lansani Laga anda 


Kemudian copotlah cincinmu, dan tempelkan telapak tanganmu untuk kedua kalinya, posisi jari-jari 
dibuka, kemudian usaplah kedua tanganmu besrta kedua sikunya dengan kedua telapak td, jika 
belum rata maka temepikaniah lagi sampai rata dengan kedua telapak tangan td, kemudian 
usaplah salah satu kedua telapakmu dengan yang lainnya dan usaplah diantara jari-jarimu dengan 
mensela-selai. 


sal lean Kila ii L53 33 LB Jalal gawat lag Iasl9 LA as JLag. 


Gunakanlah tayammum itu untuk sekali sholat fardhu dan sholat sunnah sesukamu (boleh lebih 
dari sekali) ,jika engkau ingin melakukan ibadah fardhu untuk kedua kalinya maka mulailah Ig 
tayammum yang lain. 


, small dl ago abs 
alo Ul Jaw, Jay US Hi lb 8 adl US Ul amal 5S) eling 98 Ju ebi oleb yo Ke IG 
mao! Gd Agt Ai plg Ule All, 


Adab keluar menuju masjid 

ketika engkau telah selesai dari bersucimu maka sholatlah 2 rokaat dirumahmu yaitu dua rokaat 
subuh (sholat sunnah) itu jika fajar sudah muncul, seperti itulah yang dilakukan oleh Rasululloh 
shollallohu alaihi wasallam, kemudian keluar menuju ke arah masjid. 


LS YG (A55 Un eis 9 Aas All lc Just dolan! 2208) oli log d dc laa 8 dki Ex A9 

Yu Jos adl 203 loslo Pali ab 38 el ini SB Jl Isa Jio 88 Jali. 
Dan janganlah kau tinggalkan sholat berjamaah, apalagi jamaah sholat subuh, sholat jamaah itu 
melebihi sholat sendirian 25 derjat, jika engkau menyepelekan keuntungan yang seperti ini maka 


fedah apakah yang kamu dapatkan ketika mencari ilmu ? padahal buah dari ilmu itu adalah 
mengamalkan ilmu tersebut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6074 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dau dlu cul all et bb 9 d9 Jai X9 “AiSuug DoI9 Aid ol yino cdma MI Lugu 16 
X9 seb, X9 sabu Yg Lal al Jd yul sel! Isa Slinao Go4g9 celdl one Jl Gbug cela call 
jawa Y Ob sugar Ol Jai Ula WI yo idti yl Jlue silsyo cleulg “ulos sil 5,3 Ji «Asu 
cal il um. 


Ketika engkau berjalan meuju masjid maka berjalanlah dengan santai, pelan dan tenang serta 


jangan tergesa gesa, dan ucapkanlah ketika diperjalannmu," Ya Allah sesungguhnya aku 


memintamu melalui orang-orang yang memintamu dan melalui langkahku ini, bahwa aku tidak 
keluar untuk kejelekan, untuk kekerasan, untuk riya dan sombong, aku keluar karena takut 
murkaMu dan karena mencari ridiaMu, maka aku memintaMu agar Kau selamatkan dari neraka, 
agar Kau ampuni dosaku sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali diriMu" 


swoll Jas bs 

ink 9 Auung So20 Jl deg Sono ade Jun pdl 1Sb9 sial ella, aa sawo adl Jasa csi 156 
all any N J3 Ely al By 00 Samwoll 93 Cul, lagog.elios, Ulgul Md Ml9 sugid Ml Sae! sell 
alwg Gale AI alam Wil Jgwy pol SSS ella elo WI 3) N 1S LS atu yo Md ul, ISl9 ebi ls. 


Adab masuk masjid 


Ketika engkau menginginkan masuk kedalam masjid maka dahulukanlah kakimu yang sebelah 
kanan dan ucapkanlah," Yaa Allah smoga engkau curahkan rahmat kepada Muhammad , keluarga 
dan juga para sahabatnya beserta keselamatan, Yaa Allah semoga Engkau ampuni dosa-dosaku 
dan bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu .". Dan ketika engkau melihat ada orang yang berjual 
beli didalam masjid maka ucapkanlah," semoga Allah tidak memberikan keuntungan 
kepadamu."dan jika engkau melihat didakam masjid ada orang yang sdg mencari barangnya yang 
hilang maka ucapkanlah," semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang."seperti 
itulah yang diperintahkan oleh Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam. 


WLSUJI lia Lgle3 »5 J al dolgb Wc SI J Ud dll SS) dani 5 yuli NB smu Ula IG 
sal KRS) eliy 99 Culuo SI ad UB .sowdgial) dxol 99 LrHal VE Jid9 eleuol Jid9 «US WLLoli, 
didi yg lodglsl ebi y5u8. 


Ketika engkau telah masuk masjid maka janganlah duduk dulu sebelum engkau melaksanakan 2 
rokaat sunnah tahiyatul masjid, jika engkau tidak dalam keadaan suci atau tidak ingin 
melaksanakannya maka cukuplah membaca al bagiyat as sholihat ( yaitu bacaan subhaa nalloh, 
wal hamdiulillah , wa laa ilaaha illalloh, wallohu akbar ) sebanyak 3 kali, ada pendapat yang 
mengatakan dibaca 4 kali, pendapat yang lain mengatakan bagi yang berhadas 3 kali bagi yang 
punya wudhu cukup sekali. 


jika dirumah tadi kamu belum melaksanakan 2 rokaat fajar maka cukuplah melakukan 2 rokaat 


tersebut sebagai pengganti solat sunnah tahiyat masjid. 
Ja aur) asn mlag le AI soda AI Jgawy W Le low Eolg ISSI 918 sewisS JI yo K3 18 


Jika engkau telah selesai melaksanakan 2 rokaat maka niatlah untuk i'tikaf dan berdoalah seperti 
doanya Rasululloh sholallohu 'alaihi wasallam setelah 2 rokaat sholat fajar. 


Doa Rasululloh setelah sholat 2 rokaat fajar 


la uang soul leg 239 arina lay plis dadi les R02 98 leg (Sg celaic Lo dan, ella il Bell 
SLRI9 Sardi) Lea ungil9 nng23 les AWI9 andac laa WS 539 Asad La LG Kalo las Ling Ki 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6075 ) 


£ 9m JS yo ly m0009 uni lu HJ 


"Yaa Allah ! Sesungguhnya aku bermohon pada Engkau rahmat dari sisi Engkau, yang Engkau 
beri petunjuk dengan dia akan hatiku. Engkau kumpulkan dengan dia akan yang bercerai-berai 
bagiku. Engkau himpun-kan dengan dia yang berpisah-pisah padaku, Engkau tolak dengan dia 
segala fitnah daripadaku. Engkau perbaiki dengan dia akan agamaku. Engkau pelihara dengan dia 
yang jauh daripadaku.Engkau tinggikan dengan dia akan penyaksianku.Engkau sucikan dengan 
dia akan amalanku. Engkau putihkan dengan dia wajahku. Engkau ilhamakaan dengan dia 
petunjuk kepadaku dan Engkau peliharakan aku dengan dia daripada tiap-tiap kejahatan." 


ole GS lo NI sia ol al alel as dal Ling gali ulu lis Los Ulas! LI yul pall 
dial Hui laa Jl do) slllulg 445 0x07 yua) liig clidluo Ulagl Slusl il meli dit lay 185 
25 YI9 lusll 38 


" Ya Allah, aku ini mohon padaMu iman yang kekal yang melekat terus di hati, keyakinan yang 
sungguh-sungguh sehingga aku dapat mengetahui bahwa tiada suatu yang menimpa daku selain 
dari yang telah Engkau tetapkan bagiku. Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau 
bagikan padaku.Ya Allah berikanlah kepadaku iman yang jujur / sungguh-sungguh dan keyakinan 
yang tidak diikuti oleh kekafiran dan rahmat yang dengannya aku memperoleh kemuliaan-Mu di 
dunia dan di akhirat." 


oli de moilg sidang elagall Jsling selai ac suollg etil sie sil dlu yul pel 


Lela dia) adl Lily Aloe m2839 yul) 02 Ul netals cb Jyil yul mel tell ASI 309 
did 09 osdill B955 yo cugwll UAS yo Mi MSi Ul sa Uya LS wall yALuhg 2901 Ga 
IHK 


" Ya Allah aku memohon kepada-Mu kesabaran ketika menerima keputusan (dari-Mu), 
keberuntungan ketika perjumpaan (dengan-Mu), derajat para syuhada, kehidupan orang-orang 
yang bahagia, pertolongan atas musuh, dan berdampingan dengan para Nabi (di surga).Ya Allah, 
sesungguhnya aku menyerahkan hajatku kepada-Mu, meskipun lemah pendapatku, pendek 
angan-anganku, dan perlunya aku akan rahmati, maka aku mohon wahai Sang Pemutus segala 
perkara, penyembuh segala dada (yakni: hati), sebagaimana Engkau menjauhkan antar laut, agar 
Engkau juga menjauhkanku dari azab neraka Sa'iir, juga dari seruan kecelakaan, dan fitnah 
kubur." 


wol al Jolie yo las reg 8 Yo naduiolg wiw anu lg “alas dic Ksu69 “sal, aic 08 lo aglll 
X9 OLS 4£ sundigo poli West aellualadl Lb ol dllulg 18 sll UE gus dls yo last ubao 
all yo elillk yo sbiglasy Soleig null elo Uni eliLdgN lau dbilacN V3 teuluao 


"Ya Allah, apapun yang pikiranku lemah darinya, dan angan-anganku pendek darinya, serta niat 
dan cita-citaku tak sampai padanya daripada segala kebaikan yang yang telah Engkau janjikan 
kepada salah seorang dari hamba-hamba-Mu, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada salahs 
eorang dari makhluk-Mu, maka sesungguhnya aku sangat mendambakannya juga kepada-Mu, 
dan memohon kepada-Mu kebaikan tersebut, wahai Tuhan Penguasa seluruh alam semesta.Ya 
Allah jadikanlah kami orang-orang yang membawa petunjuk dan selalu ditunjuk, bukan orang yang 
sesat dan bukan pula menyesatkan, kami memerangi musuh-Mu, dan kami berdamai dengan para 
kekasih-Mu, kami mencintai manusia karena kecintaan pada-Mu, dan kami memusuhi karena 
permusuhan-Mu kepada siapa saja yang menyalahi (perintah)-Mu dari makhluk-Mu." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6076 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dil NI 838 X9 Jas X9 Uasal, Ul Us al lg «SI daleg seal Ing HSNI slile9 elexll Io ag 
onoiall 20 ISI Asy dinllg mncgll a92 03 elul sara ll s0Nl9 says Jesdl Is agll seal! dal 
Sigi Ust dkesiselilg Sa89 xs-3 sll 4s sed sll dosa Sesal Klg ad ae 


" Ya Allah ini adalah doa dan dari-Mu lah penerimaan, dan ini adalah kadar usaha kami dan 
kepada-Mu lah berserah diri, dan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami 
hanya akan kembali kepada-Nya, dan tiada daya (untuk menghindar dari kemaksiatan) dan tiada 
upaya (untuk melakukan ketaatan) kecuali dengan (pertolongan) Allah Yang Maha Luhur lagi 
Maha Agung. Dia Yang Memiliki tali (agama) yang kuat, dan perkara yang penuh petunjuk, aku 
memohon kepada-Mu keamanan pada hari datangnya ancaman (hari kiamat), dan surga pada 
hari kekekalan, bersama dengan orang-orang yang didekatkan lagi menyaksikan (Allah), yang ahli 
ruku' dan ahli sujud, dan menepati janji, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang Lagi Mencintai, 
dan Engkau Maha Memperbuat apa yang Engkau kehendaki." 


ob DI mail S3 yo Ulu Ala au ara AV Jb9 sb Sbs yo yu 
salagy suguti JS suami SAI bum cg sal S3 ubbuw sasillg Jasad S3 


"Maha Suci Allah Yang Berlembut dengan keperkasaan-Nya dan Berfirman dengan keperkasaan 
itu, Maha Suci Allah Yang Mengenakan Kemuliaan dan berbuat dermawan dengannya, Maha Suci 
Allah Yang mana tidak layak pensucian kecuali untuk-Nya, Maha Suci Allah Sang Pemilik karunia 
dan nikmat-nikmat, Maha Suci Allah Yang Memiliki kekuasaan dan kedermawanan, Maha Suci 
Allah Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan, Maha Suci Allah Yang Menghitung segala sesuatu 
dengan ilmu-Nya." 


2 Dai Sos 93 Dgig Sonu 38 Logig sasow HL gi9 4528 93 Logig 1348 98 Lgi HJ Jas ak 
usa yo Dogig sel yo Lgi AS 0 yo Logig anolac H9 L9ig no» 88 Lo gi9 sena2l 89 Ly 9ig AS Ly 
bai ad sala Lagi Abel Lagi gulaclg asi yud pel Haii yo Logis 339 wo Logis wdlad ye lugi3 
ses es Aas. 


" Ya Allah jadikanlah bagiku cahaya dihatiku dan cahaya dikuburku, cahaya di pendengaranku dan 
cahaya di penglihatanku, cahaya di rambuntuku dan cahaya di kulitku, cahaya di dagingku, 
cahaya di darahku, cahaya di tulang-belulangku, dan cahaya di urat-uratku, cahaya di hadapanku, 
cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, dan cahaya di 
bawahku. Ya Allah tambahkanlah untukku cahaya, berikanlah aku cahaya, dan jadikanlah bagiku 
cahaya,dengan rahmat-Mu wahai dzat Yang Maha Kasih sayang. ". Aamiin. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/896402200382589 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/766571253396290 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/767039520016130 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/767798243273591 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/768871916499557 


3695. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (V) 
TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI 


ebi 98 USAI Ceraw BB sol Bel gl mamig Ktu Yaa S9 dll Janu YG sela yo UE, 5 
all Ulasu Jail ad Cul lo gs slh. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6077 


Ketika engkau telah selesai berdoa maka janganlah kamu sibuk sampai datangnya kefardhuan 
(sholat subuh) kecuali dengan tafakkur, membaca tasbih atau membaca al guran,jika engkau 
mendengar adzan ketika itu maka hentikanlah wiridmu dan jawablah adzn tersebut. 


XI 898 X9 Jos X :logad JiS uoriloyall 99 NE dn JS 99 slliS9 sel Jia Ji3 «XS dll 153i JB IS 
abal dell all. 


Ketika muadzin mengucapkan " Allahu akbar " maka ucapkanlah seperti yang di ucapkannya, 
begitu jg setiap kalimat yang di ucapkan oleh muadzin kecuali dalam dua kalimat hayya 'ala 
( hayya 'alas sholat, dan hayya 'alal falah)ketika muadzin mengucapkan 2 kalimat hayya 'ala maka 
jawablah " laa haula walaa guwwata Illa billahil 'aliyyil 'adhiim " 


Canill 40 el Kode Ulg Ly 49 Cabuo 1JS sagil yo 45 Dual "JB 16 


Ketika muadzin mengucapkan 
wabarirta wa ana 'alaa dzaalika minas syahidiin 
hal tersebut aku menjadi saksinya" 


cal gowll Cxold Lo Lgolslg WI Leo :Ji3 dal Cuo 38 13 93 VI Jo lo Jio Ja8 HBYI Lsow 156 
vS)Al9. 


assholatu khoirum minan naum "maka jawablah, " shodagta 
"" engkau benar dan tidak berdusta dan terhadap 


Ketika engkau mendengar igomat maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh mugim 
kecuali dalam ucapannya " god gomatis sholah " maka ketika itu ucapkanlah " agoomahalloh wa 
adaamaha maa daamatis samaawatu wal ardh "" semoga Allah mendirikan dan 
melanggengkannya selama ketujuh langit dan bumi masih langgeng " 


JkSl9 cell obalg csbilas Olgnolg cbdlo 29155 Sic Jul yul ag 1Ji3 Sal lg yo LE 5 
Gil Y sll reg SJ sgnsall alioll disuly de Jl A5 yallg Andy alwi Isoso y39 Ul ulas 
esa sa 


Ketika engkau telah selesai menjawabi muadzin maka ucapkanlah," Allahumma inni as aluka inda 
huduuri sholatika wa aswati du'aika, wa idbaari lailika. wa igbaali nahaaarika, An tu'tiya 
muhammadanil wasilata wal fadhilata waddarojatar rofi'ah, wab'asthul magomal mahmuudanil 
ladzi wa'adtah innaka laa tukhliful mii'aad, Yaa Arhamar Roohimiin " 

Yaa Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ketika datangnya sholat dan panggilan-Mu , 
ketika perginya malam dan datangnya siang-Muagar Engkau memberikan wasilah, fadhilah dan 
derajat yang tinggi, dan berilah kepadanya magom al mahmuud yang telah Engkau janjikan , 
sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji wahai dzat yang Maha Kasih Sayang. " 


A39 le All Say ee EL can LAI 133 Cal 9 GIS an S5: 


Ketika engkau mendengar adzan dan engkau sedang sholat maka sempurnakanlah sholatmu 
kemudian susullah jawaban muadzin setelah engkau salam . 


16 Leolsl Hall daduS 93 Sale disas loS yO AI Juog & elaSAL NI Jessi YG yo b All Aa IS 

Dal dago elll9 Dt sling sada Cuil pel saku 2020 Jl deg 2020 Wc ala pdl :Ji3 Ls 3. 
Uldgll NI HB yu) lea £ al SAI JASJI IS Lb CS lu sad 9 dll Weolg club Lu) Lu, 
JS de 9g LI OXy etagay Y 493 9D Log ny #oall dg selai cad el Yang all NI dl 
call d yalSo ob VI susi Yg call VI Jl Y semu ella Jual dosill Jal call VI dl Y « 33 sat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6078 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


UII 0S ala. 


Ketika imam melakukan takbirotul ihram sholat fardhu maka janganlah kamu sibuk kecuali 
mengikuti imam dan sholatlah fardhu sebagaimana yang akan kubacakan cara dan adabnya 
sholat kepadamu nanti.ketika telah selesai sholat maka ucapkanlah," Allahumma sholli alaa 
muhammad wa alaa alii muhammad wa sallim, Allahumma antas salaam wamingkas salaam 
wailaika ya'udus salaam fahayyina robbanaa bis salaam wa adkhilnal jannata daaros salaam."Yaa 
Allah semoga rahmat dan keselamatan Engkau curahkan kepada Muhammad dan jg keluarganya, 
Ya Allah Yang Memberikan segala keselamatan, dari Engkaulah segala keselamatan, dan kepada 
Engkaulah kembalinya keelamatan maka hidupkanlah kami dalam keselamatan dan masukkanlah 
kami kedalam surga yaitu rumah keselamatan ." tabarokta yaa dzal jalaali wal ikroom, subhaana 
robbiyal aliyyil a'laa al wahhab, laa ilaaha illalloh wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul 
hamdu yuhyii wayumiit wahua hayyun laa yamuut, biyadihil khoir wahua 'alaa kulli sayiing 
godiir."Engkau Maha Tinggi, Wahai Zat yang memiliki kekayaan dan kemuliaan,Mahasuci 
Tuhanku Yang Tinggi, Mahatinggi, Mahapemberi. Tiada yang disembah, selain Allah Yang Maha 
Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan, bagiNya pujian Yang maha menghidupkan dan 
mematikankan dan DIA maha hidup dan tidak mati Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu." laa 
ilaaha illalloh ahlun ni'mah walfadhl wats tsana' al hasiin , laa ilaaha illalloh, wala na'budu illa 
iyyahu mukhlisiina lahud diin walaukarihal kaafiruun."tiada tuhan selain Allah yang mempunyai 
kenikmatan, anugrah dan pujian y baik, tiada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah keculi 
kepada-Nya dengan ikhlas , bagi-Nya agama walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. 


Ji dlgis WU 915) Gile -alug Ale All ala All Jaw, Aolc Lo 389 «JolgSII Rolgadk ls asu Es si: 
(lo dslg dsle JS ya yo eb decig salel AJ log dio Cole lo dslg dlale JS ll yo dllul yul aglll 
sii log JWI 40 el dgcig saucls dus Joco Jo8 wo leah 3 log Wall dlulg alel Al log dio Cole 
Saclg calm Cle AUl Klas 050 Iyig Jus aio Jl lo 48 yo lala slsiclg dg Jocg9 J98 yo lal! 

asi Je58 sol yo de CA log cak Ale Al alun S0n0 Iluig Ira dio Sisil lo 3 yo el 


Ita). 


Kemudian setelah itu berdoalah dengan doa kesempurnaan yang mengumpulkan yaitu doa yang 
diajarkan oleh Rasululloh shollallohu alaihi wasallam kepada aisyah rodhiyallohu anha , 
ucapkanlah:" Allahumma inni as'aluka minal khoiri kullihi 'aajilihi wa ajilihi maa alimtu minhu 
wamaa lam a'lam, wa a'udzubika minas syarri kullihi 'aajilihi wa ajilihi maa alimtu minhu wamaa 
lam a'lam."Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padaMu seluruh kebaikan, baik yang cepat dan 
yang lambat, baik yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadaMu 
dari seluruh kejelekan, baik yang cepat dan yang lambat, baik yang aku ketahui dan yang tidak 
aku ketahui." wa as'alukal jannata wama yugorribu ilaihaa ming goulin wa amalin waniyatin 
wa'tigoodin, wa a'udzubika minan naari wamaa yugorribu Ilaihaa ming goulin wa amalin waniyatin 
wa'tigoodin,"dan aku memohon kepada-Mu surga dan apa yang bisa mendekatkannya dari 
ucapan, amalan, niyat dan jg i'tikad, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa yang bisa 
mendekatkannya dari ucapan, amalan, niatan dan juga i'tikad." wa as'aluka ming khoirimaa 
sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka muhammadun shollallohu alaihi wasallam, wa a'udzubika 
ming syarrimaas ta'aadzaka minhu abduka wa nabiyyuka muhammadun shollallohu alaihi 
wasallam , wamaa godhoita alayya min amrin faj'al 'aagibatahuu rusydaa "dan aku mohon 
kepadaMu kebaikan apa saja yang dimohonkan oleh hambaMu dan nabiMu yaitu Muhammad 
shollallohu alaihi wasallam dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan apa saja yang 
dimohonkan perlindungannya oleh hambaMu dan nabiMu yaitu Muhammad shollallohu alaihi 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6079 


wasallam, dan apa saja yang engkau putuskan untukku semoga Engkau jadikan kebaikan pada 
akhirannya. 


Jdall IS L saga La 0 L) 1d elgic Al yu5) dobBB akug al dll lo dll Jaw, 4 suogl ku &sl Ai 
2 lb lil up Sal ll Yg arti all iki Y 4 spt ehi og cita etamy Cal Y dl Y cal SNI 
calo 4 Kaho lu AS suka MJ akolg ups). 


Kemudian berdoalah denga doa yang diwasiyatkan oleh nabi shollallohu alaihi wasallam kepada 
fatimah rodhiyallohu anha, maka ucapkanlah" Yaa Hayyu Yaa @oyyuum Yaa Dzal jalaali wal 
ikroom, laa ilaaha illa anta birohmatika astagiits, wa min 'adzabika astajiir , laa takilnii ilaa nafsii 
walaa ilaa ahadin torfata ainin, wa aslihlii sya'nii kullahu bimaa aslahta bihis shoolihiin "Wahai 
Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri Wahai Tuhan pemilik segala kegagahan dan kemuliaan, 
tiada tauhan selain Engkau dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, dari siksa-Mu aku 
memohon keselamatan, janganlah Engkau serahkan aku sekejabpun kepda nafsuku dan jangan 
Engkau serahkan pula kepada salah seorang dari makhluk-Mu, semoga Engkau memperbagus 
seluruh tingkahku sebagaimana Engkau membuat bagus terhadap orang-orang yang sholih,. 


lo gs ellol X9 c055I lo RAS gubatuul Y Cool ul aga Mula Bln Guleg li ade cwwc lb Lo Ji si 
dio wig sae Yg sell gu 5851 5463 YG sada Lagi 20 Conuals elyS IN lay s0 amalg sama 
X9 sob LSI Luxll Jani X9 ani 9 siiuuao Jani Ng and yu Sui Yg AS90S yu Cant Y aglll yuc 
son 3 9 yo uli ade bolu Ng naole ho. 


Kemudian ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh nabi isa ala nabiyyina wa alaihis sholaatu 
wassalam," Allahumma inni asbahtu laa astatii'u daf'a maa ukrihu, walaa amliku nafa maa arjuu, 
wa asbahal amru biyadika laa biyadi goirik, wa asbahtu murtahinan bi amalii, walaa fagiirun afgoru 
minni ilaika, walaa goniyyun agnaa mingka anni, Allahumma laa tusyammit bii aduwwi, wa laa 
tasu'ubii shodiigii wa laa taj'al mushiibatii fii diinii wa laa taj'alid-dunyaa akbaro hammii wa laa 
tusallith “alayya bidzambii man laa yarhamunii "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya adalah aku, 
tiada sanggup menolak apa yang aku tiada sukai dan tiada aku miliki kemanfa'atan apa yang aku 
harapkan. Dan jadilah urusan itu ditangan yang lain dari aku dan jadilah aku tergadai dengan 
perbuatanku. Maka tiadalah orang yang miskin, yang lebih miskin dari aku! Wahai Allah Tuhanku! 
Janganlah Engkau jadikan musuhku mencaci aku dan janganlah Engkau jadikan temanku berbuat 
jahat kepadaku. Dan janganlah Engkau jadikan bahaya bagiku pada agamaku dan janganlah 
Engkau jadikan dunia cita-citaku yang terbesar. Dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan 
kepada orang yang tiada berbelas-kasihan kepadaku, wahai Yang Hidup, wahai Yang berdiri- 
sendiri!" 


(as Kaleelasi) WK ye will ES ga US yal las lelang Bl aesal Silsesll s3 alis la psi 3 


Kemudian berdoalah dengan doa yang sudah jelas bagimu yaitu doa yang sudah masyhur, dan 
hafalkanlah dari doa yang kami tuliskan di kitab doa dari kitab ihya' ulumuddin. 


SESI 98 daubgg laci 93 deulag "Silbo Ml wc AC 390 saos! € al adl dll aa sbg «S9 
Illb9 elagid 99 S8 « Siill 99 dub 99 suldll del) 99 Abad 99 Anu 89 Ld), Sig (Ul gal 9 
pel! absawg aJNI Uli sela ig «X 90 dolc M3 J mogig. 


Dan jadikanlah waktumu setelah sholat sampai munculnya matahari terbagi dalam 4 tugas,tugas 
pertama untuk doa,tugas kedua untuk dzikir dan doa, dan mengulang ulanginya dengan tasbih, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6080 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tugas ketiga untuk membaca alguran,tugas ke empat untuk tafakkur, yaitu mentafakkuri dosa- 
dosa dan kesalahan-kesalahan mu serta kemalasanmu dalam beribadah terhadap Tuanmu, dan jg 
tafakkur ttg amalmu yang mendatangkan siksa yang menyakitkan dan kemurkaan-Nya yang 
Agung. 


les AI basa yS El 0 D9 Imo yo bi oU Slosisl elogg Rama H3 LL. Jun Lujus 
68 Sung sollas Jul elly Y) lai 205 99 Jas VI ssi3 uyokunll Bon well 15953 selogg 9 Ad 
OB 08 Sail oli &x3 Yg #lgo Jati lalu dingi Jala dgkasl is3s Lilo sat wall let el 
MN Jala AI Aster GEN 500 Gene rebo bull Seal Jaksa 3. 


Dan uruntukanlah dengan cara mengatur wirid-wiridmu dalam seluruh hari-harimu untuk menutupi 
kelalaian dari kesalahan-kesalahanmu, dan jagalah dirimu dari datangnya murka Allah ta'ala yang 
menyakitkan didalam hari-harimu, niatkanlah kebaikan untuk seluruh muslimin dan janganlah 
engkau menyibukkan dirimu diseluruh siangmu kecuali untuk taat kepada Allah ta'ala, dan niatlah 
dim hatimu untuk ketaatan yang kamu mampu melaksanakannya dan pilihlah yang paling afdhol, 
dan fikirkalah persiapan-persiapan sebab-sebab amal tersebut agar kamu bisa sibuk dengan 
amalan itu,dan janganlah kau tinggalkan tafakkur tentang dekatnya ajal dan datangnya maut yang 
bisa memutuskan angan-angan, bisa mengeluarkan perkara dari pilihan, dan hasilnya kerugian, 
penyesalan sebab lamanya ketertipuan. 


any donll d sela dd du Y ag dalil NI dl Y sudlsl "la Lc IS3I9 selhului yo s3 
Y dl small Sadl ella All NI dl Y dab. 33 sepat JS ole D9 «3 any L0gay N 495 989 «Cunyg 
Jas Ss Legiw og 25 ci aasall 3 cas! Sesali adil VI ali. 


Dan jadikanlah bacaan tasbih dan dzikir-dzikirmu itu sepuluh kalimat, salah satunya adalah laa 
ilaaha illalloh wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiit wahuwa hayyun 
laa yamuut biyadihil khoir wahua alaa kulli syaiing godiir.kedua : laa ilaaha illalloh al malikul haggul 
mubiinketiga: laa ilaaha illalloh al waahidul gohhar robbus samaawaati wal ardhi wamaa baina 
humal azizul goffaar. 


imo aan adal ai, NI 338 X9 Jos A9 «251 dllg calil XI dl X9 salirandlg sal law dal Jl: 
malas! Ali yisiusl “Asu. alas AI bau c00209 AU raw #duudlll-29 J9 AO LH yugI Agu 
B Asollg dgll dlulg ayal oli gd all YI dl Y Sl. 


Keempat : subhaanalloh wal hamdulillah walaa ilaaha illalloh wallohu akbar walaa haula walaa 
guwwata illa billahil aliyyil adhiim.kelima : subbuhung guddusur robbul malaikati war ruuh.keenam : 
subhaanalloh wabihamdih subhaanallohil adhim.ketujuh : astagfirullohal adhiim alladzii laa ilaaha 
illa huwal hayyul goyyuum wa as aluhut taubata wal magfiroh. 


all aral al lia sad 15 gai X9 CA8 lal SI) Ng svurio lol ydaso Ng Culaci lol gilo N agll :d0lll 
Ng USAI S3 sesi doa R0 A0 Y SAI WII aw "8 mie alm 9 Maung Son0 Jl deg d050 ac akn 


sale) gaosall 9g elus! y3d. 


Kedelapan : Allahumma laa mani'a lima a'toita walaa mu'tia limaa mana'ta , walaa roodda lima 
godhoita wala yangfa'u dzal jaddi mingkal jadd.kesembilan : Allahumma sholli 'alaa muhammad 
wa 'alaa ali muhammad wasohbihi wasallim.kesepuluh : bismillaahilladzi laa yadhurru ma'as mihii 
syaiun fil ardhi walaa fis samaa' wahuwas sammirul aliim. 


dilo £ gasal yg “Si gag al yg yiac gl B0 casual 50 Silo lol WS 0d 0 dxsl9 JS 5S. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6081 


J9 yo IB5 la Ibis s0 Je sb ul ASI 93 tuo ego Jb A5 Ng soly3NI OSd 3G 
NS Alis ul 4 yo aoi Pl cal UU JleiNI ic - ullg Bull Aug Lim ale “Jas lawal, 


Ulang ulangilah setiap satu dari kalimat ini bisa 100, 70 ataupun 10 kali , 10 ini yang paling sedikit 
agar jumlahnya menjadi 100. dan jg tetapilah wirid ini.janganlah berbicara sebelum keluarnya 
matahari, dalam hadis dikatakan bahwa hal tersebut itu lebih utama dari pada memerdekakan 8 
budak dari anak turunya nabi ismail ( sholawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita dan 
nabi ismail ) maksudku adalah menyibukkan diri dengan dzikir sampai keluarnya matahari tanpa 
menyelinginya dengan pembicaraan. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/896404637049012 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/769896379730444 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/770343949685687 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/771125789607503 


3696. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (VI) 
TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI 


lol adl yang & all S05 lo SI 

02 dd9550 Lb #kal dal II Sg Jla5 Sic cllh9 serS) Ia eR00 2 Us l9 uns Kab 13 
bgl ul la Ju K1) yo LP Cip a09 Lil al PB. wol Ebi adl amal Ay 3 Sg 
Jlaag dal Al adan All Iga 0 GS SSS AH Lali 348 #Aniio nodio Auloi gl Liwa gl. 


Adab setelah keluarnya mata hari sampai bergeser dari tengah langit 

ketika matahari telah terbit dan naik sekitar satu tombak maka sholatlah dua rokaat, sholat ini 
dilakukan setelah hilangnya waktu makruh untuk sholat karena setelah sholat subuh itu 
dimakruhkan untuk melakukan sholat hingga naiknya matahari, ketika telah masuk waktu 
dhuhanya siang, dan telah lewat sekitar seperempatnya maka sholatlah dhuha 4,6 atau 8 dengan 
setiap 2 rokaat salam, hitungan semua ini telah dinukil dari Rasululloh shollallohu alaihi wasallam. 


NI Skl yo day Jla5Jl9 yunsidl @alls ap La “lini clis 09 «Kiu ci ad GS ses dal 
SL gol ad sb cbilBgl 10 Leio J8 lo3 ba: 

Gale vali HSI SS Joni 93 menill od SIWI mel cal 93 AB susu ol HaABNI pg do JI 

lolc 0gowg. 


Sholat semuanya itu baik, barang siapa yang ingin memperbanyak silahkan, yang mau 
mempersedikit juga silahkan, dan diantara keluarnya matahari sampai bergesernya dari tengah 
langit itu tidak ada sholat rowatib kecuali sholat dhuha ini saja.jika waktumu masih ada yang 
tersisa (setelah dhuha) maka dalam waktu ini ada 4 hal yang bisa kamu lakukan, hal yang 
pertama adalah yang paling utama yaitu mnggunakan waktu tersebut untuk mencari ilmu yang 
bermanfaat bagi agama, bukan fasal fasal yang ditekuni oleh orang yang kemudian mereka 
menyebutnya sebagai ilmu. 


ian li 300 49 A59 seluk Lgu ebi ny H3 Ma Kades Ul 0 ig 3 M3 lo gd BW alel 
Lio 5 aib dllaci UBL sb you ito S3 Sd elus, Hanag lal 3 Sue) yo Jlug sel 
les WI Kat nd KLS yes gl sale Ic wuli durS9 079529 ulbmill Mo dc slalbug 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6082 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


S9 Jlaol JST meal adl Jl gol Seal Gl dilungg de1 53 meli 9559 sewa Lusi IgISI Cup yeabsung 
dl 3 ad hong SJ D9 8D jiollg ol Alb Wll ad »lei Job pgiod 199 xb9 cuSlwollg sollg 
ldLallg JK 199 ltuolly :8l o0llg Bel ol 


Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menambah dalam ketakutanmu kepada Allah ta'ala, 
bisa menambah pengetahuan batinmu ttg cacatnya dirimu, bisa menambah ma'rifatmu dalam 
beribadah kepada Tuhanmu, isa mengurangi rasa cintamu thd dunia, dan menambah rasa cinta 
thd akherat, bisa membuka mata hatimu untuk melihat bahayanya amalmu sehingga engkau bisa 
menjaga dari bahaya tersebut, bisa memperlihatkanmu thd tipu daya setan, bisa 
memperlihatkanmu caranya menyamarkannya setan thd ulama' su' yang menjdikan mereka 
mendapatkan Murka Allah ta'ala, yaitu ulama' yang memakan dunia dengan agamanya, mereka 
mengambil ilmu sebagai perantara untuk mendapatkan harta dari raja, memakan harta wakaf, 
anak yatim dan orang2 miskin, dan mereka menggunakan waktu panjang siangnya untuk mencari 
pangkat dan derajat di hati makhlug, yang menjadikan mereka menjadi pamer, adu domba 
berlebihan dalam ucapan dan juga sombong. 


ade si 4 Jocly auns3 Al yo CS UB (oral agle elal) ULS 9d alinos 38 WI alel yo wall Ing 
Gulo gus Bole Cl gol ISO G3 louis H01 el All lsg A0le Ai 1 Jocg dls ale yes sadl lg 
Yuli. 

P 


Ini adalah cabang ilmu yang bermanfaat, kami telah mengumpulkannya dalam kitab ihya' 
ulumuddin, jika kamu termasuk ahlinya maka pelajarilah dan amalkan serta ajarilah dan ajaklah 
orang lainnya, barang siapa yang mengetahuinya dan mengamalkannya kemudia mengajarkan 
serta mengajak orang lain untuk mempelajarinya maka orang tersebut akan disebut sebagai orang 
yang agung di kerajaan langit dengan persaksiannya Nabi Isa alaihis salaam. 


Jis Ul yul NG sebal v0 segati Ju589 ilolg IA sudi Ala yo WAR LAS es yo cal 6 
xi ClogwIl 98 JII uy bugil Ha lo3 lola 3 sll Ega 4 Sa all 93 UNA alay 
CLS 29 Alas yo Wlagall 2d 40 Al jill sey Laut slh ..colggll ale pel. 


Ketika engkau telah menyelesaikan semuanya itu dan telah selesai juga dari memperbaiki dirimu 
dari segi lahir maupun batin dan masih ada tersisa waktu maka tidak menjadi masalah jika kamu 
menyibukkan dirimu dengan mempelajari ilmu madzhab figh, agar mengetahui cabang yang 
langka dalam hal ibadah, dan jalan pertengahan diantara makhluk di dalam permusuhan mereka 
ketika mereka sedang tekun terhadap syahwat.mempelajari ilmu tersebut setelah selesai dari 
perkara yang penting tadi ag termasuk jumlahnya fardhu Na 


AAL Kl Nak si Ios aka al Ill 


Jika nafsumu mengajak untuk meninggalkan wirid dan dzikir yang telah kusebutkan karena 
merasa berat misalnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya setan yang dilaknat telah 
memasukkan penyakit yang disembunyikan dalam hatimu yaitu penyakit cinta harta dan cinta 
pangkat, maka berhati2lah dirimu jangan sampai tertipu, karena setan akan mentertawakanmu jika 
kamu rusak kemudian dia akan menghinamu. 


Sis AN ea ega Sig sa ET Panen sda adil a53 Nan 5 ir 
Je Alas 09 Jani 2958 Ko 993 Till amat dd UB dll doan 3 sll. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6083 


Jika engkau telah mencobai dirimu tentang wirid walaupun sebentar dan tidak merasa berat atai 
malas tetapi malah terlihat menyukainya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga tidak 
mengharaokan kecuali karena dzatnya Allah ta'ala dan akherat maka hal itu lebih utama dari pada 
ibadah sunnah jika memang niatnya benar. jika niatnya tidak benar maka hal itu juga termasuk 
sumbernya tipuan bagi orang bodoh dan juga tempatnya tergelincirnya telapak kaki. 


“Ul Jb: 
doll 9 del dll9 mamwidlg SI yo Wlsbedl Lila gg Jess SIG sun 9d BI alel Juni de asi NI 
vi UP lay lusul USSI9 sandal H9 wa 33 uv slra. 


Hal kedua : 

Yaitu jk kamu tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat dim agama tetapi kamu 
menyibukkan diri dengan tugas ibadah misalnya dzikir, bertasbih, membaca algur'an, dan sholat 
ini adalah derajatnya abidin (orang ahli ibadah) dan juga jalannya sholihin (orang yang sholeh) dan 
juga menjadi orang yang beruntung sebab dzikir tasbih giro'ah dan sholat tadi. 


dl Juli: 

dll Jloc il & mui gl “udi gol 9S KJC yg mw U Ing cowobuall SJI 5 dio Jacu lu Jeli UI | 
WSluallg el yan alel 99 Kas candle 99 dn yillO cewall Jalg dgn g Selai dorSS "cal, 
lg99 @valslas 0d UB Jalal yo Jasa Ss US Kb sila deg dobel sudi de Yin 5 lg 
usalwal) 39. 


Hal yang ketiga : 

Yaitu menyibukan dirimu dengan sesauatu yang bisa menghasilkan kebaikan bagi muslimin dan 
bisa membuat senang hatinya mukminin, atau mempermudah amalan kebaikan bagi orang sholeh 
contohnya seperti membantu para ulama' ahli figh atau tasawuf dan ahli agama dan meringankan 
kesibukan mereka dengan cara sedia melayani mereka, atau memberi makan thd fagir miskin, 
mengunjungi orang yang sakit, mengiring jenazah, dan semuanya itu lebih utama dari pada ibadah 
sunnah karena sesungguhnya hal tersebut juga adalah ibadah dan juga terdapat manfaat 
terhadap muslimin. 


dal Jl dll: 

dial yo Iginlg slio Ugokuall aku 389 sellc ade gl sluti ole UluSI sbilslay Jan seb ade S3 NI 
sll aed Jl yo £XI Jul amal lswal ds 33 elu Jl Aoo Ki Al ISI selus el lug selhug 
ne 


Hal ke empat : 

yaitu engkau tidak mampu thd semua yang disebut tadi, maka sibukkanlah dirimu dengan hajatmu 
yaitu bekerja untuk dirimu sndiri atau untuk keluargamu, hal ini bisa menjadikan orang muslim 
selamat darimu dan juga aman dari lisan dan tanganmu, dan selamat juga agamamu hal itu jika 
kamu tidak melakukan kemaksiatan.dengan hal ini lah engkau akan mencapai derajatnya ashabul 
yamiin jika tidak termasuk orang yang ahli naik dalam tingkatan sabigiin. 


lou -aliL SLnllg “Jis Ul ell3g sebal gilo yo 3g IS X0 log Kenal Ololio $3 Ula yul Jil ISg3 
dala 23 GI ISI ul SU ser di) 03 Kades Al se 10 Ius SSH gl seliad Ad 


ini adalah derajat terendah dalam tingkatan agama, dan derajat setelah ini termasuk dalam tempat 
penggembalaaan setan yaitu kamu menyibukkan dirimu (perlindungan hanya dari Allah ) dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6034 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sesuatu yang bisa merusak agamamu , atau menyakiti salah seorang hamba dari hamba- 
hambanya Allah ta'ala, ini adalah tingkatanya orang-orang yang rusak, maka berhati hatilah dirimu 
jangan sampai menjadi orang dalam tingkatan ini. 


aed Sisi vala elsl ale martin! 309 alus lol (LA VOL ale dip IS 9d all Ul lel3 
xgi58 dlu) USS Ul sai d Ub-aslsll ye mao 989 ..#wls gl. Jlailg ob HL Eglaidll gag . ai 
aa pel AU dug lela a.l 


Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang hamba di dalam hak beragamanya itu ada 3 derajat : 

1. pertama derajatnya orang yang selamat, yaitu orang yang hanya melakukan kewajiban dan 
meninggalkan maksiat, 

2. kedua derajatnya orang yang mendapat untung yaitu (selain melakukan kewajiban dan 
meninggalkan maksiat) dia juga melakukan kesunahan dengan melakukan ibadah sunnah. 

3. ketiga adalah derajatnya orang yang rugi, yaitu yang melanggengkan kewajiban saja (tidak 
meninggalkan maksiayt) jika engkau tidak mampu menjadi orang yang beruntung maka 
bersungguh sungguhlah untuk menjadi orang yang selamat , dan berhati-hati lah dari menjadi 
orang yang merugi. 


ol ang ASIA 0 Ball LI Bio pian ad Je cal Kala Sala ya DB Al Skull alas ny Sal, 
icalilandlg Klg A30 pat 13 Ju “Aung ole ya yaull VlS3|5 vngs BB) tegal 10 mata 
s2 bola elly OLI, UI Ujio pgid 99 Jia Ul UJI 0s pgis LSI9 015 adl YO 
Do SMG CD 35. 


Seorang hamba dalam haknya terhadap seluruh hamba yang lainnya terdapat 3 tingkatan: 

1. pertama adalah menempati dalam hak mereka sebagai tempatnya orang-orang yang mulia 
dan baik yaitu para malaikat, misalnya dengan melayani kebutuhan2 mereka, menolong 
mereka, dan menggembirakan hati mereka. 

2. kedua adalah menempati dalam hak mereka sebagai tempatnya hewan dan benda mati, 
mereka tidak mendapatkan kebaikan dari hamba tersebut dan juga tidak mendapatkan 
keburukannya. 

3. ketiga adalah menempati dalam hak mereka sebagai tempatnya kala jengking, ular dan 
hewan buas yang merugikan yang tidak bisa diharapkan kebaikannya tetapi malah menjaga 
diri dari keburukannya. 


Koil da» al OlSlaNJlg ileall da 3 ye Jab Ul 5338 ANA Jab Isi Ul ade sai dl UB 
Jen adleoell 25 LI 223 Ne tele alel os Josall alas ciAn si obs LA elu GLS 
ale Yg el Y BLS gadi ella ulu. 


Jika engkau tidak mampu untuk menempati klompoknya malaikat maka berhati hatilah jangan 
sampai engkau turun dari derajatnya hewan dan benda mati ke derajatnya kala jengking, ular dan 
hewan buas yang merugikan.jika engkau rela terhadap dirimu untuk turun dari derajat yang paling 
tinggi maka janganlah kamu rela untuk turun ke derajat yang paling rendah, semoga saja engkau 
selamat sebagai kecukupan yaitu tidak adanya manfaat untukmu dan tidak adanya madhorot 
atasmu. 


ale Sileiwdl yo susiwi Y SJ elalo gl Jilao 99 Jadiy los NI Jeisi NI Joli yalu 99 ella 
dls Lgun9 ses ebla9 dal JJ cali Y LSG ml Aallo R0 Jin Sby all yo Wc YUL .Jsleo 
do dlwll 9. 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6085 ) 


Berhati-hatilah terhadap waktu siangmu jangan sampai engkau sibukkan dengan sesuatu yang 
tidak bermanfaat untuk tempat kembalimu (akherat) atau kau gunakan untuk sibuk dengan mata 
pencaharianmu yang tidak bisa kau gunakan untuk menolong terhadap tempat kembalimu. Jika 
engkau tidak mampu untuk menjalankan hak agamamu dengan bercampurnya orang-orang dan 
engkau tidak bisa selamat maka uzlah itu lebih baik bagimu, karena dalam uzlah terdapat 
keselamatan. 


dala Clan Silagy Lan le pati Ag Koe il su2 Il adl elal Ujall 9 Luglugll sis UI 
Al ca dlu ya dal K3 ny deal ve Use SI Uas Gal ag sa 
calslask dlsllg BLadl Juasi dg saga gSI agill SI ale Jalasi 4d Aa. 


jika ketika uzlah terdapat was was yang bisa menarik terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh 
Allah ta'ala dan engkau tidak mampu untuk menghajarnya dengan kegiatan ibadah maka tidurlah 
saja karena ini sebaik-baik keadaanmu dan keadaanku ketika kita tidak mampu untuk mendapat 
untung maka kita pun rela dengan selamat dari kekalahan. Suatu hal indah yang mengherankan, 
keselamatan agamanya di dalam kekosongan hidupnya, karena tidur adalah saudaranya 
kematian, dan tidur ini mengkosongkan kehidupan dan menyerupai benda mati. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/896408033715339 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/772323549487721 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/773657809354301 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/774051205981628 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/774547102598705 


3720. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (VII) 
TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL-GHOZALI 


clskal sila Sail Jlsi 
la J3 all 3 oa Ol Ada 3 3 el US ol Ugal asi Jlgsll JB sebal 6nd Au Ul sada 
v0 206 Jalil Al 28 yo Ugliillo « pil aluo ole digao pgowll HS Ul laS “Jalll ab3 ole digao 

Oleh al us. 


Adabnya bersiap-siap untuk sholat-sholat yang lainnya. 

Sebaiknya engkau mempersiapkan diri untuk melakukansholat dhuhur sebelum tergelincirnya 
matahari dari tengah langit, maka dahulukanlah goilulah ( tidur sebentar sebelum waktu dhuhur) 
itu jika kamu biasanya melakukan sholat malam atau jaga malam dalam hal kebaikan, karena 
sesungguhnya tidur gaelulah itu bisa menolong untuk sholat malam seperti sahur yang bisa 
menolong puasa disiang hari.tidur gaelulah tanpa melakukan sholat malam bagaikan sahur tanpa 
puasa disiang harinya. 


A23 USS! biiig sama dan Knlaoig cm Le ADig Lgi Jl Jl JS Jai « ol ag 8 «d3 1516, 

Ram ob Ian) 1J3iy3 abal mug Ale dil no Al Jawa US Jail tato la, gl gua Agt Ai 
ve) LSI (88 #20 dim selai JS NI 0N9 (Bl Jos Wu ul usb ce lowll Ulgul us 

Jali dl J ugyasiwu lo JI LS AO LAN HID 929 24 IS) K3 DD). 

Jika engkau tidur gaelulah maka berusahalah agar engkau bangun sebelum tergelincirnya 
matahari dari tengah langit , kemudian berwudhulah dan datang kemasjid serta sholat tahiyatul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


KI PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masjid, tunggulah muadzin mengumandangkan adzan dan jawabilah dia, kemudian sholatlah 4 
rokaat ( dengan setiap 2 rokaat salam ) setelah tergelincirnya matahari, dahulu Rasululloh 
shollallohu 'alaihi wasallam memperpanjang sholat ini dan beliau bersabda," ini adalah waktunya 
pintu-pintu langit dibuka maka aku suka agar amal-amal sholehku diangkat ke langit ."4 rokaat 
sebelum dhuhur ini termasuk sunnah muakkad, dalam hadis disebuntukan," barang siapa yang 
sholat 4 rokaat ini kemudian memperbagus rukuk dan sujudnya maka 70.000 malaikat akan 
melakukan sholat bersamanya serta memintakan ampun untuknya sampai malam hari." 


Jai NI mol dl Jati Na. Lila Jl yo lag Gis) yA de Jan Fi sal R0 AJ Ian pi 
Saad JS cie ja Lelo Lala Glen ata ya otg yss dlu b3 el a al salam lesi de 
Ol Ain (nooll JB legal lo Lol Al 55) ag Gale All sodus dil Jang JI 33 ES jo Ti ng 
alug lc WI so 03 les sllu. 


Kemudian sholatlah fardhu (dhuhur) bersama imam, kemudian setelah sholat fardhu sholatlah 2 
rokaat , ini termasuk rowatib yang tetap juga, janganlah sibuk sampai waktu ashar kecuali dengan 
belajar suatu ilmu atau menolong sesama muslim, atau membaca guran atau melakukan 
pekerjaan yang bisa menolong agamamu,kemudian sholatlah 4 rokaat sebelum asar, ini juga 
sunnah muakkad, Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda," semoga Allah merahmati 
seseorang yang melakukan sholat 4 rokaat sebelum asar."bersungguh sungguhlah agar engkau 
mendapatkan doanya Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam. 


A3 555 X9 colasis Y Nona B9 JI cuss bolgig ld 38 Jalal Hi Eluudi Kaul Ul Kaul Jo Gil 
SBN AS 53 ab el ol gw 


Dan janganlah engkau sibuk setelah asar kecuali dengan semisal yang terdahulu tadi, dan tidak 
dianjurkan untuk mengkosongkan waktumu, maka sibukkanlah setiap wktumu dengan sesuatu 
yang cocok , bahkan yang dianjurkan adalah menghisab dirimu sendiri dan uruntukanlah wirid- 
wirid malam dan siangmu, perjelaslah setiap waktumu untuk kesibukan yang telah engkau 
persiapkan dan jangnlah kau pilih yanglainnya, kalau bisa seperti itu maka berkahlah waktumu. 


Ls bilah JSI gwdtid 1289 JS 9d Jess ISlos Sy3i Y iladl Jlodi dago Sir eluti US 3 ISI Loli, 
JG solles All jl 93 MA lb puri adl dgnng Ag sebisa leg selllo yul, Jjacg «Jas sbilislg 
Ni,do5 elulil yo Lusi 

Jorge 3 UG Is JW N Sl us daud 


Adapun jika engkau meninggalkan dirimu dengan kekosongan dan nganggur seperti nganggurnya 
hewan, tidak tahu digunakan untuk kesibukan apakah setiap waktunya, maka jadilah kebanyakan 
waktunya itu sia-sia, waktumu adalah umurmu dan umurmu adalah modalmu, modalmu itu adalah 
barang daganganmu, dengan umurmu itu kamu bisa mencapai rumah kenikmatan yang abadi di 
samping Allah ta'ala, maka setiap satu nafas dari nafas-nafasmu adalah permata yang tak ternilai 
harganya karena tiada gantinya, ketika telah terlewat maka tdk bisa kembali Ig. 


aja Jlo dx SB sadoloci wati R0 agdlgol do 33 A81 JS UIN WA Kangnkall ion S3 NG 
lal dis Akin Ca sell 93 slilnnoy J9, lagi tao Jos gl ale dab NI Tk Ng Iyo sacg 
Jibsuolg selilgg celllog. 


Janganlah kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu, yang merasa senang setiap hari 
dengan bertambahnya harta serta berkurangnya umur mereka, kebaikan yang manakah di dalam 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6087 


harta yang bertambah sedangkan umurnya berkurang ! janganlah kamu merasa senang kecuali 
dengan bertambahnya ilmu atau amal sholih, karena ilmu dan amal sholih itulah temanmu yang 
menemani di kuburanmu sewaktu keluarga, harta, anak dan teman-temanmu meninggalkanmu 
sedirian. 


Id J8 UI #olisitu M9 mami Jeii9 ago Jb sonwodl adl dai ul gi2 8 sun Ui II s3 
2956 J5 yanti Ello J3 el) a34 Raw) "ola dil JB seslll JB lo JAsS LSI 


Kemudian ketika matahari sdh menguning maka bersegeralah ke masjid sebelum matahari 
tenggelam, sibuklah dengan membaca tasbih dan istigfar, karena sesungguhnya keutamaan 
waktu ini seperti keutamaan waktu sebelum munculnya matahari,Allah ta'ala berfirman," dan 
bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya)."gof 
ayat 39. 


Wil 9. uaid 920 9 asaitg ISI Jalllo (dlb69 mol! 9 SD ( lal aon gas sis! sang ugse Ja L3ls 
Sobalg sell JSI Sic sllu yul medil 205 Ji s2 UNI Crow RB 4 batita G3 Culg pull elo 
(Ken ba Casa Mes AG. 


Dan sebelum terbenamnya matahari bacalah 4 surat dari alguran yaitu was syamsi wadhuhaha, 
wallalili idza yagsya dan surat muawwidzatain.dan ketika matahari terbenam usahakan ketika itu 
kamu masih dalam membaca istigfar,ketika engkau mendengar adzan maka jawabilah , dan 
setelah adan selesai ucapkanlah doa," Allahumma inni as aluka inda igbaali lailik wa idbaari 
naharik, wa huduri sholatik, wa aswati du'aik, an tu'tiya muhammadanil wasilata...dst yaitu doa 
setelah adzan yang telah disebut dahulu.Yaa Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ketika 
datangnya malam-Mu, perginya siang-Mu, datangnya waktu sholat-Mu, dan suaranya panggilan- 
Mu yaitu engkau berikanlah wasilah kepada Muhammad... 


calo uls Ukall bul, lagi serie, akul Jang Uuog si0BNIg U3all lg» ag sol Iu 
di asu emisi Laga lada 


Kemudian sholatlah fardhu (magrib) setelah menjawab adzan dan igomat, dan sholatlah 2 rokaat 
setelah maghrib dan sebelum berbicara karena 2 rokaat ini termasuk rowatibnya maghrib, jika 
engkau sholat 4 rokaat setelah maghrib dengan memperpanjang rokaatnya maka ini juga 
termasuk sunnah. 


N lo el JA 9d ag 383 Jos Dual uye Ky lo ig sell adl AISI VI (S3 ul dial ls 
93 5c alwg lc AJ ado dil Jowo) Jiwg comlgYI LD 99 coli Jai MY Jl dial D9 MAY 
Colgill le Nay Cai Lai tyas uw lo DI ya) :Jli8 (RELASI E M33i3 63lKI) Holi. 


Jika memungkinkan bagimu untuk niatl i'tikaf sampai waktu isya' dan hidupkanlah waktu di antara 
magrib dan isya' dengan sholat maka lakukanlah,karena telah ada hadis yang menerangkan 
fadhilahnya hal tersebut yang tdk terhitung jumlahnya, sholat ini adalah sholat nasiatul lail, yaitu 
sholat awwabiin ( sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah), pernah Rasul ditanya 
mengenai ayat " Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya " (as sajdah ayat 16) rasul menjawab 
"Itu adalah sholat antara maghrib dan isya' "dan sholat ini bisa menghilangkan perkara-perkara 
yang rusak di siang hari. 


alel Ul) 2x 939 ai sll JB ls gt lal elasl LSLEl JB UKS) gol Jun cela Oi9 Ja 
Sy Y A09 UII cw) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6088 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Setelah masuk waktu isya' maka sholatlah 4 rokaat sebelum sholat fardhu untuk menghidupkan 
waktu antara adzan dan igomat, fadhilahnya waktu tersebut sangat banyak, dalam hadis 
disebutkan, " doa di antara adzan dan igomat itu tdklah ditolak." 


dl @Eal3 var Bus Sol 2, U53 vEoetuall ll &.y3a logg8 T 13 neuist ) dil Jl Jos saya Uk 3 
alwg le WI alao ll Jaw, 08 gilo. 


Kemudian sholatlah fardhu (isya) dan sholatlah rowatib 2 rokaat, bacalah surat alif lam mim 
sajdah dan tabaroka almulk, atau suray yasin dan dukhon di dua rokaat tersebut, semuanya itu 
telah ma'tsur dari Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam. 


dnaluais al sinus BDG dagu Jill Jo AI suga alas ale Ji lo a53 Ul) Ml lada Jung 
USU laa S9 Kode el) al ta Boga Lgu Ly mlug Gale AI alun Al Jawi) US3 -Bxsl6, 
D9 bio Sl SSI igll 58 ll old ade lojle CS UB. adera LAS, 


Setelah 2 rokaat tersebut sholatlah 4 rokaat , dalam hadis ada dalil yang menunjukkan tentang 
agungnya fadhilah 4 rokaat tersebut, kemudian sholatlah witir 3 rokaat dengan 2 kali salam, atau 
dengan sekali salam, dulu Rasululloh sholallohu 'alaihi wasallam membaca surat sabbihis dan 
alkafirun, surat al ikhlas dan muawwidzatain didalam sholat witir, jika engkau berniat sholat malam 
maka akhirkanlah witirmu agar akhir sholatmu itu adalah sholat witir. 


selogi JS alas doils ES yg UU sell Jet Ng snUS dellao gl ale 8 Sisa dls sy Jess As 
lgosil asu Jlac VI lol. 
Kemudian setelah itu sibukkanlah dirimu dengan belajar ilmu atau mutola'ah kitab, janganlah kamu 


sibuk dengan bercandan dan bermain-main, maka jadilah kegiatan-kegiatan tersebut sebagai 
pungkasan amal-amalmu sebelum tidur, karena sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/PISS.KTB/posts/776968692356546 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/777856412267774 

www.fb.com/notes/902205153135627 

3721. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (VIII) 


TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL GHOZALI 


asi Jl 
pall Kpd Kewal! RendbuAs LS liuay sole pig Alia Jitu dll 3 bul sagill cas ,I IIS 


Adabnya Tidur 
Jika engkau ingin tidur, hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah diatas 
sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. 


ali selul) LD dagiSo ding UISI9 ola Je ali Ub sil Iogisuo K9 gali Sio asill ul dclg 
all lis ul yaolwoll goa) ASI ade a3cl9 .dmaso dll yg NI dc logic Ml jatiwo "UII yo lili 
Ulsiims Yo. elsa NI S 335 Ng cellas NI bo Ld Id Ida 9 SS saNll 93 Kanak dil SSi9 call 
eligal dp dlogid selle NLg wulS ISI NI il Jalasi aga U6 dub Yasa gai KI all. 


Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6089 ) 


Allah menggenggam rohmu di malam itu. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk menghadapinya 
dengan tidur dalam keadaan suci dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. 
Engkau tidur seraya bertobat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan 
berbuat maksiat lagi. Bertekadiah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah 
membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri, 
hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu 
itu.Jangan sampai engkau menghendaki tidur yang banyak dengan menghampar kasur empuk 
karena tidur adalah menghentikan kehidupan. Kecuali, jika bangunmu justru menjadi bencana 
bagimu sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. 


ul ehi lela wuloi yo JSI Oei 9 Jade dog «S4 NS Aclu ygmiaco M1 Olillo Jill ul alclg 
psclo «Jo gebg SSlgaw agill dis sclg.J 00 Lili 9d dim ya sc lgio BUSI Ul im alim Ni Uu 
aga J5 9IS 0 MSisU adl 59iS yo JS Jall s5 H3 Ul sama J3 akal ale gl Jalll aU ale 
can ISI lusll 3915 cli wat JB el 3, 


Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah dua puluh empat jam. Jangan sampai 
tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari delapan jam. Karena, jika engkau berumur sekitar 
enam puluh tahun cukup bagimu membuang dua puluh tahun darinya, atau sepertiga dari umurmu 
itu.Ketika tidur, kembalilah bersiwak dan bersuci. Bertekadlah untuk bangun malam atau bangun 
sebelum subuh. Dua rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang 
berharga mulia. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu gunamenghadapi hari miskinmu. Sebab, 
harta kekayaan dunia sama sekali tak akan berguna jika engkau binasa. 


Irlc sii pg elalac 5US pelll Hawa MJ ac BI Jowbg yui V9 9) Jowb :elogy Sic Ja, 
oC 95 ul eleimol SSI Ll Gals JS aa 0g La S3 JS aa 00 ag elu Sg #wgolg Lal mwb Asli 
Satin Jol 10 


ketika akan tidur ucapkalah," bismika robbi wadho'tu jambii wa bismika arfa'uhu, fagfirlii dzambii, 
Allahumma ginii 'adzaabaka yauma tab'atsu 'ibaadak, Allahumma bismika ahyaa wa amuut, 
a'udzubika Allahumma ming syarri kulli dzi syarrin waming syarri kulli dzzbbatin anta akhidhum 
binasiyatihaa, inna robbii 'alaa shirotim mustagiim." 

dengan menyebut namaMu wahai tuhanku akau letakkan lambungku dan dgn namaMu aku 
mengangkatnya, maka ampunilah dosaku, Yaa Allah jagalah aku dari siksaaMu di hari engkau 
bangkitkan hamba-hambaMu, Yaa Allah dgn namaMu aku hidup dan mati, aku berlindung 
kepadaMu Yaa Allah dari keburukannya semua pemilik keburukan dan dari keburukannya hewan 
melata yang ubunz2nya Engkau pegang, sesungguhnya Tuhanku berada dijalan yang lurus. 


ubUl wil SU 3899 paul dal wil Hai dis mald SNI cal SU sb3 mula Ja cl ag 
lalesag Lgila & elaldgis Clg guudi CR Cu All Hata yo uelg sewa gus ASI ga slgo va 
wllaesbea Las lu lekas lusa disule 226 Lela) 


" Allahumma antal awwal falaisa goblaka syai', wa antal aakhir falaisa ba'daka syai', wa anta 
dhohir falaisa faugoka syai', wa antal baathin falaisa duunaka syai', igdhi annid diin, wa agninii 
minal fagri, Allahumma anta kholagta nafsii wa anta tatawaffahaa, lala mamatahaa wa 
mahyaahaa, in amattahaa fagfirlii wa in ahyaitahaa fahfadzhaa bima tahfadzu bihi ibaadakas 
shoolihiin." 

Yaa Allah Engkau adalah dzat yang paling pertama maka tdk ada sesuatu sebelumMu, Engakau 
adalah dzat yang paling akhir maka tdk ada sesuatu sesudahMu, Engkau adalah dzat yang maha 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6090 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dhohir maka tdk ada sesuatu diatasMu, Engkau adalah dzat yang maha bathin maka tdk ada 
sesuatu dibawahMu.semoga Engkau tunaikan hutangku dan perkayalah diriku dari kefakiran, Yaa 
Allah Engkaulah yang menciptakan nyawaku Engkau pula yang mematikannya, bagiMulah hidup 
dan matinya nyawaku, jika Engkau mematikannya semoga Engkau mengampunku, jika Engkau 
menghidupkannya maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba2Mu yang sholeh2. 


Lab gulagisuly ebll lela Kol 98 gulatul adl «SNI Lilo adl 93 ASlellg gas Jill yul ae 
Sasolg «ag 3383 J yasiualg sovulasid Jill cowo debt yS sidsuig ad, dll aa yi cell JlasNI 
SI Huni. 


" Allahumma inni as alukal 'afwa wal 'aafiyah fid diin wad dunnya wal aakhiroh, Allahumma 
aigodhnii fii ahabbis saa'ati ilaika was ta'milnii bi ahabbil a'mal ilaika litugorribunii ilaika zulfaa, wa 
tab'adu nii an sukhtika bu'daa, as aluka fatu'tinii, wa astagfiruka fatagfirlii, wa ad'uuka fayas tajiibu 
li." 

Yaa Allah sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan dalam agama, dunia dan 
akherat, Yaa Allah bangunkanlah aku di waktu yang paling Engkau sukai, dan jalankanlah diriku ini 
dengan amalan yang paling Engkau sukai pula agar bisa mendekatkanku kepadaMu dengan 
sedekat2nya dan menjauhkanku dari murkaMu sejauh2nya, aku meminta kepadaMu maka 
Engkau memberinya, aku memohon ampun kpdMu maka Engkau mengampuniku, dan aku berdoa 
kepadamu maka Engkau mengijabahinya. 


calg Agil baba. Wall J jig seyidssall9 558219 do gmll 51 dl Jgwll yolg cow Al LSI 3 
Ol di eko S3 yaaa Gl ng RS el J3 yodd alel deg dil S3 ale. 


Kemudian bacalah ayat al-Kursi dan amana ar-rasalu (surat al-Bagarah: 285) sampai akhir surat. 
Lalu surat al-Ikhlas, al-Falag, dan an-Nas, serta al-Mulk. Usahakan engkau tidur dalam keadaan 
berzikir pada Allah SWT. dan dalam keadaan suci karena siapa yang melakukan itu, ia akan naik 
berserta rohnya ke arasy, dan dicatat sebagai orang yang sedang salat sampai bangun kembali. 


mol sioglaoll sale Cai UB el ac das Lu ll Id ade mglsg Ygl el c Lo dl 25 ubud ISIS 
dll 193 diuu Fila Jlio Cutic UII celsac ad 93 d9 selasd L Usul elgall 5550 le Lanal 20 
SY Su d9 SNI JII 93 clolko wdl H3LSL, 


Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. 
Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tak bisa 
melakukannya secara konsisten, sabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan 
pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia 
pendek. Jika engkau hidup seratus tahun misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika 
dibandingkan dengan lama-mu tinggal di negeri akhirat karena ia merupakan negeri keabadian. 


HS io Bis no La Rayi Ul Ela) dia gl Lgi Lal Ualb 48 Jillg disuoll Joni HS elil Jobig 
Ji9 #ugall V8 89 celoc ella Ji ellol Jab & Yg ISUNI ul dal jus ola, JIN All oli Joo N 
S9 pa Y gali UB sae Logo adal Al puolg Alb Cgol olal3 agall dituoll Jooil ul teludi 53 
bus) sasis NI Uu «gl da lasiw X6 #095D yo MU 19 JD IMS Jl 2 a20 99. 


Perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar menghadapi beban penderitaan dan kehinaan dalam 
mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun karena berharap bisa beristirahat 
sesudahnya selama dua puluh tahun misalnya, lalu bagaimana engkau tak mau bersabar selama 
beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi? Jangan perpanjang angan-- 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6091 ) 


anganmu, karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. 

Perhitungkanlah dekatnya kematianmu lalu katakan pada dirimu: Jika aku bisa bersabar 
menghadapi penderitaan hari ini barangkali aku mati malam nanti, dan aku akan bersabar pada 
malamnya karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang 
pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas, ia pasti datang dan harus 
siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap 
menghadapi dunia. 


ali 133 IS 2288 t2ol9 Uus gl an19 aga NI ellsl wo Hu ad Usdg dya 20 NI Lg oa Y elil alas Wulg 
ade yua lpio J9 (iua Gama elidl V3 gd lil elog4 laga AI cl ade andi lukis HIS 9 tag JS 
cal lai 9 Vdgw 19 Ad osl 333 uga ic US II Ul 316 le Kmasiualg KJA le Al isl 

Lgall dc 9 S pull agill Sony Sluoll Mc9 ASI Loh Wo Msig Ani A99 9 Lgall des 


S5 Seroli oleila aed valen: 


Engkau tahu bahwa dirimu tidak akan lama tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu, yang tersisa 
dari hidupmu barangkali hanya tinggal satu hari atau satu tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam 
hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah SWT. hari demi hari. 
Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama lima puluh tahun, maka engkau akan sulit untuk 
bisa bersabar dalam menaati Allah SWT. 

Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal engkau akan mendapati 
kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Sementara jika engkau menunda-nunda dan 
meremehkan, kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tak kau duga sehingga engkau 
akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Ketika pagi, sekelompok makhluk mulia 
bertahmid dan ketika mati datang berita yang benar itu kepadamu, "Setelah beberapa waktu, 
engkau akan mengetahui kebenaran berita Alguran tersebut" (A.S. Shaad: 88). 


dgo-Jlg d928)19 doloXl Uls9 clagaldlo aowdlg NI duuS el SS ala Hi j3 Sl las l ISIg 


Jika sebelumnya kami sudah menunjukkan urutan wirid padamu, kami akan sebutkan di sini 
bagaimana cara dan adab-adab melaksanakan salat dan puasa serta bagaimana adab menjadi 
imam dan panutan, juga bagaimana melaksanakan salat jumat. 


Dll Ula 

cd doll yo do dia 009 USOI9 sOb9 coli 93 LSI dlebbg Lol ioleb yo ve IG 

las Liwa (mbl Ly Sci JB) Lila elasB gul9 lngowi Y clod8 cw Lagi 30 last All Jitu AS JI 
ol ul yo. 


Adabnya Shalat 

Apabila engkau telah selesai membersihkan kotoran dan najis yang terdapat di badan, pakaian, 
dan tempat salat, juga engkau telah menutup aurat dari pusar sampai dengkul, maka berdirilah 
menghadap ke arah kiblat dengan kaki yang lurus tapi tidak dirapatkan sedangkan engkau berada 
dalam posisi tegak. Lalu bacalah surat an-Naas guna berlindung dari setan yang terkutuk. 


ul sali Ul Ritulg spa og Kasi Yo SM Uw bila suwl gwgll yo AE )39 «4 cuil lo dls sasis 
cl ogadl CilS9 bil yag lg 950 009 JIE lu DN go Kol. 


Hadirkan hatimu ketika itu. Buanglah segala bisikan dan rasa was-was. Perhatikan kepada siapa 
engkau sedang menghadap dan bermunajat sekarang. Hendaknya engkau malu untuk bermunajat 
kepada Tuhan dengan hati yang lalai dan dada yang penuh dengan bisikan dunia beserta 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6092 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kebejatan syahwat. 


de g59 deg say sbLo yo All Jati loud celah adl sig Sby ade glbo dl il el 
SL as al £K3 Ju sol j3 ellS sb ya omelg selo uAig eleualgig. 


Sadarlah bahwa Allah Swt. mengetahui semua yang tersembunyi di dalam dirimu dan melihat 
hatimu. Allah hanya menerima salatmu sesuai dengan kadar kekhusyukan, ketundukan, dan 
ketawaduanmu.Sembahlah Allah dalam salatmu seakan-akan engkau melihat-Nya. Apabila 


engkau tak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu. 


Jl 0929 yo bola Jap Ul pa Kadles dll Jay elid 20 gua) la olga Sui ado ellS abu Ad UM 
vadi Lb 1JS9 edi Sl RAMA selo oa USusig alS any ll Ni88 ebi ao AS Alah sll olaiy elu 
led Yg dlu 09y yualg selils ade 10 Jul S2 EX j3 SI selYgng eks 0 capai VI gua 

Sl dis mala -3al sdiabiel cynsdesi Yg selo gilao Ul cyokei ebi 3 sebDLo Ciwng eks jlg9 Unas 

ad elo ang il was Jeall adgy ebi Blle9 -eludi ebglde: alaol log dllg3 eblual asal lah Pools Lo 

aSily Jatim ol 568 sgmllg Akal go cal lo lal3 vlgio culie lo YI cbdLo yo el yaa 3 sebdLa 
aa 


Jika hatimu tidak hadir dan anggota badanmu tidak bisa tenang maka hal itu disebabkan engkau 
tidak betul-betul mengenal keagungan-Nya maka Bayangkanlah jika ada seorang saleh di antara 


keluargamu yang melihatmu ketika engkau salat. Pada saat itu, pasti hatimu akan khusyuk dan 
anggota badanmu akan tenang.Lalu, tanyakan pada dirimu, "Wahai jiwa yang buruk, tidakkah 
engkau malu kepada Pencipta dan Tuanmu?" 


Apabila engkau mampu salat secara khusyuk dan tenang karena dilihat seorang hamba yang 


hina, yang tak bisa memberikan manfaat atau bahaya padamu, sedang engkau mengetahui 
bahwa Dia melihatmu tapi engkau tak takut pada keagungan-Nya, apakah Allah SWT. lebih 
rendah dibandingkan hamba-Nya itu? Betapa durhaka dan bodohnya engkau! Betapa engkau 
memusuhi dirimu itu! Obatilah hatimu dengan cara itu, barangkali ia akan menjadi hadir dalam 
salatmu. Salatmu hanyalah saat engkau sadar kepadanya. Adapun salat yang engkau kerjakan 
dengan hati yang lalai dan lupa, maka ia butuh pada istigfar dan perenungan. 


SS sep islan jenis Wbtil lg sebng WS lg “A08 di NG sell mas 16 


Manakala hatimu sudah hadir, jangan lupa mengucapkan igamah kalau engkau salat sendirian. 
Tapi, jika engkau menunggu datangnya jamaah yang lain hendaknya engkau melakukan adzan 
lalu iyamah. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/779356588784423 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/779871358732946 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/780247698695312 
www.fb.com/notes/902207216468754 


3744. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (VII) 


TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL-GHOZALI 


| Oka lal iss Ola 
le OB po 98 sgm gl all 58 Ab ala US Ul Ughall paid “Jlo Jl JS Selai DL asia Ul ge 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6093 


v0 2206 Jl Al sa£ yo Ughillo « gi aldo ole diggo pgowll HS Ul laS dalll ali3 ole digao 
Ol alus. 


Adabnya bersiap-siap untuk sholat-sholat yang lainnya. 

Sebaiknya engkau mempersiapkan diri untuk melakukansholat dhuhur sebelum tergelincirnya 
matahari dari tengah langit, maka dahulukanlah goilulah ( tidur sebentar sebelum waktu dhuhur) 
itu jika kamu biasanya melakukan sholat malam atau jaga malam dalam hal kebaikan, karena 
sesungguhnya tidur gaelulah itu bisa menolong untuk sholat malam seperti sahur yang bisa 
menolong puasa disiang hari.tidur gaelulah tanpa melakukan sholat malam bagaikan sahur tanpa 
puasa disiang harinya. 


d3 Uda jig anal A5 akang all nesi9 L953 “Jlg.l J3 Bei ul gia 8 “ol 13, 
as Isa) :Jst29 elalu alus Ale JJ lo All Jaw) US Jl Jl Sic OLS, gl ahos asi pi 
oo) Ll Kai 12530 Aius elll IS MI Oi .allo Jas A8 dd Sy ul US sell lgu 

Ill sll dug dating do Al yu A20 0D YDd 929 YES IS) yan 1d)L0). 


Jika engkau tidur gaelulah maka berusahalah agar engkau bangun sebelum tergelincirnya 
matahari dari tengah langit , kemudian berwudhulah dan datang kemasjid serta sholat tahiyatul 
masjid, tunggulah muadzin mengumandangkan adzan dan jawabilah dia, kemudian sholatlah 4 
rokaat ( dengan setiap 2 rokaat salam ) setelah tergelincirnya matahari, dahulu Rasululloh 
shollallohu 'alaihi wasallam memperpanjang sholat ini dan beliau bersabda," ini adalah waktunya 
pintu-pintu langit dibuka maka aku suka agar amal-amal sholehku diangkat ke langit ."4 rokaat 
sebelum dhuhur ini termasuk sunnah muakkad, dalam hadis disebuntukan," barang siapa yang 
sholat 4 rokaat ini kemudian memperbagus rukuk dan sujudnya maka 70.000 malaikat akan 
melakukan sholat bersamanya serta memintakan ampun untuknya sampai malam hari." 


Jai NI sal all Jis Ya-A0 Lila IN 0 lag ria) LAM S1 Jab Ad selo R0 sal Ian 
Kesal dd OS end selir metal jalan ya sa al olesan sin dasalel JAE 
Al sgas (Gaal JB bersolo Iso all a55) “alta Ale dil las Al Jis» JI 553 KEL So Ti 3 
alug ale All ac oles lu. 


Kemudian sholatlah fardhu (dhuhur) bersama imam, kemudian setelah sholat fardhu sholatlah 2 
rokaat , ini termasuk rowatib yang tetap juga, janganlah sibuk sampai waktu ashar kecuali dengan 
belajar suatu ilmu atau menolong sesama muslim, atau membaca guran atau melakukan 
pekerjaan yang bisa menolong agamamu,kemudian sholatlah 4 rokaat sebelum asar, ini juga 
sunnah muakkad, Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda," semoga Allah merahmati 
seseorang yang melakukan sholat 4 rokaat sebelum asar."bersungguh sungguhlah agar engkau 
mendapatkan doanya Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam. 


A3 Sigi Ag calo Y Nas CB9 II Gasig Solais Sl 98 Solo Ka yig Eludi Kalo ul Kasal Jo Gil 
W69AI AS 3 selai JS Ol gw. 


Dan janganlah engkau sibuk setelah asar kecuali dengan semisal yang terdahulu tadi, dan tidak 
dianjurkan untuk mengkosongkan waktumu, maka sibukkanlah setiap wktumu dengan sesuatu 
yang cocok , bahkan yang dianjurkan adalah menghisab dirimu sendiri dan uruntukanlah wirid- 
wirid malam dan siangmu, perjelasiah setiap waktumu untuk kesibukan yang telah engkau 
persiapkan dan jangnlah kau pilih yanglainnya, kalau bisa seperti itu maka berkahlah waktumu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6094 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kls sbiligl jiSI udin “ig JS 93 Jis Ios SN pilaad Jlad! Nago Saw eluti WS yi Isl lobi. 
JS tadlei All olga WMA JS musi adl dlgnng Gg ebi si leg cello ml, S003 ac sblbglg 
N 2,d95 elulil yo Lusi 

Ags 3 OS Isa d Jo NX Sl url dog 


Adapun jika engkau meninggalkan dirimu dengan kekosongan dan nganggur seperti nganggurnya 
hewan, tidak tahu digunakan untuk kesibukan apakah setiap waktunya, maka jadilah kebanyakan 
waktunya itu sia-sia, waktumu adalah umurmu dan umurmu adalah modalmu, modalmu itu adalah 
barang daganganmu, dengan umurmu itu kamu bisa mencapai rumah kenikmatan yang abadi di 
samping Allah ta'ala, maka setiap satu nafas dari nafas-nafasmu adalah permata yang tak ternilai 
harganya karena tiada gantinya, ketika telah terlewat maka tdk bisa kembali Ig. 


ja Jlo dx SB sadoloci wati R0 agdlgol Bd 33 A81 JS Lan WA Kan gntall ion S3 NG 
lal dis Akin Ca sell 93 slilnuoy J8, lagi "Il Jos gl ale tb NI Tadi Ng luDiy sac9 
Jibsuolg elalgg celllog. 


Janganlah kamu menjadi seperti orang bodoh yang tertipu, yang merasa senang setiap hari 
dengan bertambahnya harta serta berkurangnya umur mereka, kebaikan yang manakah di dalam 
harta yang bertambah sedangkan umurnya berkurang ! janganlah kamu merasa senang kecuali 
dengan bertambahnya ilmu atau amal sholih, karena ilmu dan amal sholih itulah temanmu yang 
menemani di kuburanmu sewaktu keluarga, harta, anak dan teman-temanmu meninggalkanmu 
sedirian. 


Id JAS UB talas dlg Kamil Jeng Kg all JB anal! dl 953 al Agi2 and Uji ISI A3 
2956 JS5 yumtidl #sllo J3 eh) Say Raw) sol dll JB seslbll JB lo JSI CSI 


Kemudian ketika matahari sdh menguning maka bersegeralah ke masjid sebelum matahari 
tenggelam, sibuklah dengan membaca tasbih dan istigfar, karena sesungguhnya keutamaan 
waktu ini seperti keutamaan waktu sebelum munculnya matahari,Allah ta'ala berfirman," dan 
bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya)."gof 
ayat 39. 


Wil g.udid 920 9 asaasy ISI Jl ldlb6g mol 9 ND Ulil 90 asma R01 saos ugse Je U8l3 
Jolsla cell Ikat dis ella ul pel H0asu JB9 142 BSN Crow BB lidi 499 Lilo ywosull ella 
aa ena 


Dan sebelum terbenamnya matahari bacalah 4 surat dari alguran yaitu was syamsi wadhuhaha, 
wallalili idza yagsya dan surat muawwidzatain.dan ketika matahari terbenam usahakan ketika itu 
kamu masih dalam membaca istigfar,ketika engkau mendengar adzan maka jawabilah , dan 
setelah adan selesai ucapkanlah doa," Allahumma inni as aluka inda igbaali lailik wa idbaari 
naharik, wa huduri sholatik, wa aswati du'aik, an tu'tiya muhammadanil wasilata...dst yaitu doa 
setelah adzan yang telah disebut dahulu.Yaa Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ketika 
datangnya malam-Mu, perginya siang-Mu, datangnya waktu sholat-Mu, dan suaranya panggilan- 
Mu yaitu engkau berikanlah wasilah kepada Muhammad... 


cnlo ul3 Kuta! bil) lag susinS 5 Atil J8 axey Juog ci0BXI wall ls ae LA Jua s3 
di ul 9 seb gol lada, 


Kemudian sholatlah fardhu (magrib) setelah menjawab adzan dan igomat, dan sholatiah 2 rokaat 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6095 ) 


setelah maghrib dan sebelum berbicara karena 2 rokaat ini termasuk rowatibnya maghrib, jika 
engkau sholat 4 rokaat setelah maghrib dengan memperpanjang rokaatnya maka ini juga 
termasuk sunnah. 


bo dl Uas gd d9 Had BILA selir! yu lo cg sell adl JII 595 ul elo ls 
J3 yo aw le WII alun al Joy Jiwg soal do Dg coli Jal ay all disal KD9 cuy 
(oleill cl Day LA Le segelas Ly lo BA ga) 1JES (RI LAB UE AeisiS GELAS) ole 


Jika memungkinkan bagimu untuk niatl i'tikaf sampai waktu isya' dan hidupkanlah waktu di antara 
magrib dan isya' dengan sholat maka lakukanlah,karena telah ada hadis yang menerangkan 
fadhilahnya hal tersebut yang tdk terhitung jumlahnya, sholat ini adalah sholat nasiatul lail, yaitu 
sholat awwabiin ( sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah), pernah Rasul ditanya 
mengenai ayat " Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya " (as sajdah ayat 16) rasul menjawab 
" itu adalah sholat antara maghrib dan isya' "dan sholat ini bisa menghilangkan perkara-perkara 
yang rusak di siang hari. 


alan Ul) Hall 933 sai Sl Judi eanlSNI Ky la elasl yan Jb OS, gol Jun selam OB3 Ja 
Sy doBN9 UII cw) 


Setelah masuk waktu isya' maka sholatlah 4 rokaat sebelum sholat fardhu untuk menghidupkan 
waktu antara adzan dan igomat, fadhilahnya waktu tersebut sangat banyak, dalam hadis 
disebutkan, " doa di antara adzan dan igomat itu tdklah ditolak." 


J3 bag say Baya gl ella pig sBonuall pdl Bagas lnged L33 seteS, Kalu Jung yA Jan 3 
alwg le WI alan ll Jaw, 08 gilo. 


Kemudian sholatlah fardhu (isya) dan sholatlah rowatib 2 rokaat, bacalah surat alif lam mim 
sajdah dan tabaroka almulk, atau suray yasin dan dukhon di dua rokaat tersebut, semuanya itu 
telah ma'tsur dari Rasululloh shollallohu 'alaihi wasallam. 


dnalusiy 3 Urinukaiy UG lassy sll Jo si syeh alis ade Ji lo al gi (0S) Jl lada Log 
0823 Lala Ig de Say pal Tas Bagas lea Li ala lc Al Kao AU Jawa) J9 -asl31 
D9 bio ost USS igll 58 ll old ade lojle CS UB. oaidgr0llo LSN, 


Setelah 2 rokaat tersebut sholatlah 4 rokaat , dalam hadis ada dalil yang menunjukkan tentang 
agungnya fadhilah 4 rokaat tersebut, kemudian sholatlah witir 3 rokaat dengan 2 kali salam, atau 
dengan sekali salam, dulu Rasululloh sholallohu 'alaihi wasallam membaca surat sabbihis dan 
alkafirun, surat al ikhlas dan muawwidzatain didalam sholat witir, jika engkau berniat sholat malam 
maka akhirkanlah witirmu agar akhir sholatmu itu adalah sholat witir. 


selogi JS alas doils SIS yg UI9 sell Jessi X9 nUS dellao gl ale 8 Slsay dls ay Jail Ai 
lgosil asu Jlac VI Lulo. 
Kemudian setelah itu sibukkanlah dirimu dengan belajar ilmu atau mutola'ah kitab, janganlah kamu 


sibuk dengan bercandan dan bermain-main, maka jadilah kegiatan-kegiatan tersebut sebagai 
pungkasan amal-amalmu sebelum tidur, karena sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya. 


sil asi 
pond K3 Cu! RendbuAs LS liuoy code ig Abal Jitu el 3 bls sagill cus yI ISIS 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| s096 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adabnya Tidur 
Jika engkau ingin tidur, hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah diatas 
sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. 


alig selul) Li dgiSo elinog UsSI9 doleb SC ali 4 uk calil) Iasisuo S3 gol Jio agill « ul dela 
AJ lis ul urokwo! 0 SI ade a5clg .daso dl sgsi NI dc lojle Misi DI yo lili 
Cabai Yg. elus NI S5 X9 cellac NI Sao pad La Toy g SSS pH 99 geni dil Sig wllsi 
sign) Ap Nm Sogid selle Ylo culS ISI NI sil Jalasi ag UG dubai asal Mg, SI au, 


Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi, 
Allah menggenggam rohmu di malam itu. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk menghadapinya 
dengan tidur dalam keadaan suci dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. 
Engkau tidur seraya bertobat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan 
berbuat maksiat lagi. Bertekadiah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah 
membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri, 
hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu 
itu.Jangan sampai engkau menghendaki tidur yang banyak dengan menghampar kasur empuk 
karena tidur adalah menghentikan kehidupan. Kecuali, jika bangunmu justru menjadi bencana 
bagimu sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. 


ul eh lela wuloi yo JSI oeillo Jul dog 64 NS cAclu yg maco M1 Olallo Jill Ul alclg 
psclo «Jo gebg Slow agill dis sclg.J 00 Lili 9d dim ya sic lgio BUSI Ul im alwi NUio Uu 
aga J5 9IS 00 MiSisB adl 5aiS yo JS Jall do2 H3 UliRS 3 sawah J3 akal ale gl Jalll aU lc 
can ISI lusll 3915 clis wat JB «el j3, 


Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah dua puluh empat jam. Jangan sampai 
tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari delapan jam. Karena, jika engkau berumur sekitar 
enam puluh tahun cukup bagimu membuang dua puluh tahun darinya, atau sepertiga dari umurmu 
itu.Ketika tidur, kembalilah bersiwak dan bersuci. Bertekadlah untuk bangun malam atau bangun 
sebelum subuh. Dua rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang 
berharga mulia. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu gunamenghadapi hari miskinmu. Sebab, 
harta kekayaan dunia sama sekali tak akan berguna jika engkau binasa. 


Islc Lgi ag eblac 53 psi #guid Ol 5226 sagd Il Jowo yui K9 gu) Jowl -do gi ic Jh9i 
ale solat 3s du al gengs aan ag aallial Sae essala ls Kalsel 
#nisaa lol j2 


ketika akan tidur ucapkalah," bismika robbi wadho'tu jambii wa bismika arfa'uhu, fagfirlii dzambii, 
Allahumma ginii 'adzaabaka yauma tab'atsu 'ibaadak, Allahumma bismika ahyaa wa amuut, 
a'udzubika Allahumma ming syarri kulli dzi syarrin waming syarri kulli dzzbbatin anta akhidhum 
binasiyatihaa, inna robbii 'alaa shirotim mustagiim." 

dengan menyebut namaMu wahai tuhanku akau letakkan lambungku dan dgn namaMu aku 
mengangkatnya, maka ampunilah dosaku, Yaa Allah jagalah aku dari siksaaMu di hari engkau 
bangkitkan hamba-hambaMu, Yaa Allah dgn namaMu aku hidup dan mati, aku berlindung 
kepadaMu Yaa Allah dari keburukannya semua pemilik keburukan dan dari keburukannya hewan 
melata yang ubunz2nya Engkau pegang, sesungguhnya Tuhanku berada dijalan yang lurus. 


obWI csly ceri B9 Lali PALI Cslg ega bdg yuli SNI Csly s0 CLS yaali Vol co ag 
bdlmog Lgiloo JJ clagii Cailg Kuti KRS Cal Al ABI yo isa sewa is YES ega eligd lh, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6097 


tua doi 4 batas lay lalai gina Ul9 led 426 lgiol | 


" Allahumma antal awwal falaisa goblaka syai', wa antal aakhir falaisa ba'daka syai', wa anta 
dhohir falaisa faugoka syai', wa antal baathin falaisa duunaka syai', igdhi annid diin, wa agninii 
minal fagri, Allahumma anta kholagta nafsii wa anta tatawaffahaa, lala mamatahaa wa 
mahyaahaa, in amattahaa fagfirlii wa in ahyaitahaa fahfadzhaa bima tahfadzu bihi ibaadakas 
shoolihiin." 

Yaa Allah Engkau adalah dzat yang paling pertama maka tdk ada sesuatu sebelumMu, Engakau 
adalah dzat yang paling akhir maka tdk ada sesuatu sesudahMu, Engkau adalah dzat yang maha 
dhohir maka tdk ada sesuatu diatasMu, Engkau adalah dzat yang maha bathin maka tdk ada 
sesuatu dibawahMu.semoga Engkau tunaikan hutangku dan perkayalah diriku dari kefakiran, Yaa 
Allah Engkaulah yang menciptakan nyawaku Engkau pula yang mematikannya, bagiMulah hidup 
dan matinya nyawaku, jika Engkau mematikannya semoga Engkau mengampunku, jika Engkau 
menghidupkannya maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba2Mu yang sholeh2. 


ush salogiwl9 ebi well usil 9 bul all 39 Lunlg cdi 99 deledlg gasdl Jlul yul all 
Iocdig «ad jati Jjitiwlg sniulasid Jlul cldsu das ye gudeg sy Jl ayal cell Jlae NI 
SJ Huni. 


" Allahumma inni as alukal 'afwa wal 'aafiyah fid diin wad dunnya wal aakhiroh, Allahumma 
aigodhnii fii ahabbis saa'ati ilaika was ta'milnii bi ahabbil a'mal ilaika litugorribunii ilaika zulfaa, wa 
tab'adu nii an sukhtika bu'daa, as aluka fatu'tinii, wa astagfiruka fatagfirlii, wa ad'uuka fayas tajiibu 
li." 

Yaa Allah sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan dalam agama, dunia dan 
akherat, Yaa Allah bangunkanlah aku di waktu yang paling Engkau sukai, dan jalankanlah diriku ini 
dengan amalan yang paling Engkau sukai pula agar bisa mendekatkanku kepadaMu dengan 
sedekat2nya dan menjauhkanku dari murkaMu sejauh2nya, aku meminta kepadaMu maka 
Engkau memberinya, aku memohon ampun kpdMu maka Engkau mengampuniku, dan aku berdoa 
kepadamu maka Engkau mengijabahinya. 


cilg Agil Abas. dal J9 serids2ollg 558219 do gmll S1 dll Jgwl yolg aw, dal LSI 3 
Ol adl Wan LSG ybs all ng 3 RS sb Ja3 Yos d lela deg dil S5 ade. 


Kemudian bacalah ayat al-Kursi dan amana ar-rasalu (surat al-Bagarah: 285) sampai akhir surat. 
Lalu surat al-Ikhlas, al-Falag, dan an-Nas, serta al-Mulk. Usahakan engkau tidur dalam keadaan 
berzikir pada Allah SWT. dan dalam keadaan suci karena siapa yang melakukan itu, ia akan naik 
berserta rohnya ke arasy, dan dicatat sebagai orang yang sedang salat sampai bangun kembali. 


mo dioglaoll ella Cai UB el ac dis Ls dl US$ de Aglsg Ygl el 0 Lo wdl 25 salad ISIS 
dl 949 dia Bilo Yui Cuti lg selsac mad 9d LSdi9 selasa) Lylstul elgall B0 le Anal 0 
ILY ul d9 53YI JII 93 clolko wdl HILSYL, 


Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. 
Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tak bisa 
melakukannya secara konsisten, sabariah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan 
pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia 
pendek. Jika engkau hidup seratus tahun misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika 
dibandingkan dengan lama-mu tinggal di negeri akhirat karena ia merupakan negeri keabadian. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6098 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


HI io Bus gi Lag Ru yi ul ea dis gl Ls Lil lb $3 Jill dita! Joni AS elil Jobig 
Sig gal UI 339 cellac eble Jis ellol Jglo & Yg ISLNI ul do jiNI sela) JIN All el Jan 
S3 Ana gal UB #3 Cagol adala Ak swolg ALI cagol dal Aga Gisumll Joxil yi #eludi 93 
bus sasis NI Uu Ja Jd slagiw X9 #4095D y9 NI 19 MY Ga DSN Jlg YO a50 Ig, 


Perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar menghadapi beban penderitaan dan kehinaan dalam 
mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun karena berharap bisa beristirahat 
sesudahnya selama dua puluh tahun misalnya, lalu bagaimana engkau tak mau bersabar selama 
beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi? Jangan perpanjang angan-- 
anganmu, karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. 

Perhitungkanlah dekatnya kematianmu lalu katakan pada dirimu: Jika aku bisa bersabar 
menghadapi penderitaan hari ini barangkali aku mati malam nanti, dan aku akan bersabar pada 
malamnya karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang 
pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas, ia pasti datang dan harus 
siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap 
menghadapi dunia. 


kem na Pe Dai calo aga XI sll yo du ad deg dd yamg ro NI La sos Y ebil ali cul9 
ade mall lgio J9 kia Cuma Elia Ld gd ebi elo laga dll dell calo ad eluaii HIS 9 saga JS 
calalui 9 Vdgw Y19 Asli 333 uga dis US dh Ul 316 ale omasislg KLS Jl All dclb 
Laga ic 9 AS Ml agill Mobu Eluoll Sic 9 ASN Doi Wo Mung di N 39 99 Ugal Jels 


vb as oli yaleidg oadl LSI dub. 


Engkau tahu bahwa dirimu tidak akan lama tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu, yang tersisa 
dari hidupmu barangkali hanya tinggal satu hari atau satu tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam 
hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah SWT. hari demi hari. 
Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama lima puluh tahun, maka engkau akan sulit untuk 
bisa bersabar dalam menaati Allah SWT. 

Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal engkau akan mendapati 
kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Sementara jika engkau menunda-nunda dan 
meremehkan, kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tak kau duga sehingga engkau 
akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Ketika pagi, sekelompok makhluk mulia 
bertahmid dan ketika mati datang berita yang benar itu kepadamu, "Setelah beberapa waktu, 
engkau akan mengetahui kebenaran berita Alguran tersebut" (A.S. Shaad: 88). 


dgo-Jlg d9xdJl9 doloXl Ulsl9 clagaldlo aowlg DKI duuS cl SS all H3 all Ilasl ISI 


Jika sebelumnya kami sudah menunjukkan urutan wirid padamu, kami akan sebutkan di sini 
bagaimana cara dan adab-adab melaksanakan salat dan puasa serta bagaimana adab menjadi 
imam dan panutan, juga bagaimana melaksanakan salat jumat. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/907625909260218 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/776968692356546 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/777856412267774 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/779356588784423 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/779871358732946 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6099 


3745. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (VIII) 


TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL-GHOZALI 
Dll UlsI 
cd dodi yo do dia 009 USOI9 sObdl9 sol 93 Lu dlebg Lol ileb yo LE IG 
las Liwa (mill Ly Sci JB) Ll9 las gul9 lngowi Y clod8 cw Las 30 last All Jitul AS JI 
Hal Ula yo. 


Adab Shalat 

Apabila engkau telah selesai membersihkan kotoran dan najis yang terdapat di badan, pakaian, 
dan tempat salat, juga engkau telah menutup aurat dari pusar sampai dengkul, maka berdirilah 
menghadap ke arah kiblat dengan kaki yang lurus tapi tidak dirapatkan sedangkan engkau berada 
dalam posisi tegak. Lalu bacalah surat an-Naas guna berlindung dari setan yang terkutuk. 


ul asli ul aiwlg anal yog cas yo SA U Obilg syal gal yo 4E)33 Ah cul lo elh sAnl3 
cl ogadl CilSg bill yag lg 920 009 JIE lu DN go Kol. 


Hadirkan hatimu ketika itu. Buanglah segala bisikan dan rasa was-was. Perhatikan kepada siapa 
engkau sedang menghadap dan bermunajat sekarang. Hendaknya engkau malu untuk bermunajat 
kepada Tuhan dengan hati yang lalai dan dada yang penuh dengan bisikan dunia beserta 
kebejatan syahwat. 


de gA59 slogts jati ebdlo yo All Jati, los seb adl Jlob3 sby ade glao wes dl alcl9 
SL as al LSI Jul pl ellS sb ya omelg sole usg eleualgig. 


Sadarlah bahwa Allah Swt. mengetahui semua yang tersembunyi di dalam dirimu dan melihat 
hatimu. Allah hanya menerima salatmu sesuai dengan kadar kekhusyukan, ketundukan, dan 
ketawaduanmu.Sembahlah Allah dalam salatmu seakan-akan engkau melihat-Nya. Apabila 
engkau tak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu. 


da Uban aa sae ae el As du 
sai US el adl RSI eeln oa LSudig ll sudng el Ns coba HS meal ella elu 
dlnis X9 LA dy yag celile poli yo Jab Mc El C8 SI LNg09 ES yo sewa NI gaul 
Jil dric nalles -gal .dinlanl cyadsi Yg seble gila dl yok oli di seb Lo Cumung sis lg Kuma 
93 lao AD ol cmd Jend atgy elai Alleg .elukul ebiglsc pbicl lag Ella» cblualo suul ad !?0olc 0 
aiSilly ost all 99 sgwllg Akal! go Cal lo olg vlgio calic lo NI etil yo el) yaa Ailh seb 
ala 


Jika hatimu tidak hadir dan anggota badanmu tidak bisa tenang maka hal itu disebabkan engkau 
tidak betul-betul mengenal keagungan-Nya maka Bayangkanlah jika ada seorang saleh di antara 
keluargamu yang melihatmu ketika engkau salat. Pada saat itu, pasti hatimu akan khusyuk dan 
anggota badanmu akan tenang.Lalu, tanyakan pada dirimu, "Wahai jiwa yang buruk, tidakkah 
engkau malu kepada Pencipta dan Tuanmu?" 

Apabila engkau mampu salat secara khusyuk dan tenang karena dilihat seorang hamba yang 
hina, yang tak bisa memberikan manfaat atau bahaya padamu, sedang engkau mengetahui 
bahwa Dia melihatmu tapi engkau tak takut pada keagungan-Nya, apakah Allah SWT. lebih 
rendah dibandingkan hamba-Nya itu? Betapa durhaka dan bodohnya engkau! Betapa engkau 
memusuhi dirimu itu! Obatilah hatimu dengan cara itu, barangkali ia akan menjadi hadir dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6100 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


salatmu. Salatmu hanyalah saat engkau sadar kepadanya. Adapun salat yang engkau kerjakan 
dengan hati yang lalai dan lupa, maka ia butuh pada istigfar dan perenungan. 


SS sep islan jenis Wbtil lg sebng WS lg “A08 dn NG sell mas 16 


Manakala hatimu sudah hadir, jangan lupa mengucapkan igamah kalau engkau salat sendirian. 
Tapi, jika engkau menunggu datangnya jamaah yang lain hendaknya engkau melakukan adzan 
lalu iyamah. 


Us Ag S3 Sic ebi gd Lala SS s3 anon ab sebal 2258 Sal elit pd Ji gilB candi 156 
ublb go ladg eluSio 985 OJl “gl Lagu Asy SI ic elaa B9 LSI yo EL JS Will ic, 
58 cebiSio ebiSy9 cell ios elholgah Silsi Cup elagauysi X9 lagowd MS X9 ed) giro logololg 

Wo laghwol Ai «459 lad 40 89 Lil, 


Apabila engkau sudah mengucapkan igamah, berniatlah dan bacalah dalam hatimu, "Aku 
laksanakan salat fardhu dhuhur karena Allah Swt." Usahakan niat tersebut hadir dalam hatimu 
ketika engkau bertakbir. Jangan sampai niatmu tak kau sadari sebelum takbir selesai. Angkatlah 
tanganmu saat bertakbir ke arah pipi dan pundakmu dengan jari-jari yang tidak dihimpitkan. 
Jangan terlalu menempel ataupun menjauh. Yang penting ibu jarimu berada di hadapan kedua 
cuping telingamu, ujung-ujung jarimu berada di atas kuping, serta telapak tangan di atas pundak. 
Jika kedua telapak tanganmu sudah berada pada posisi tersebut bertakbirlah lalu turunkan 
kembali dengan perlahan. 


logiku y| ISI “Alas X9 Uus logudtit Yg sla3) HS sJl X9 lab Ala oli Ju) BUJI Sic ebay gini X3 
Hei Sa ole can RL sana Asal ale Lasan sasll Gasa IA wi sena 
(3S ale lap yAI9 AS Ml. 


Saat diangkat atau diturunkan, jangan kau hentakkan tanganmu ke depan secara keras dan 
jangan pula diangkat sampai ke belakang. Selain itu, jangan kau gerakkan ia ke kanan atau ke kiri. 
Ketika diturunkan, mulailah engkau meletakkan tanganmu di atas dada. langan kanan berada di 
atas yang kiri. Renggangkan jari-jari kananmu di lengan tangan yang kiri. Genggam di atas siku. 


ob SA 2959 LGS dal Iawolg 23 all « ulbug (Luis Wroallg LS JSI All DowSJI ey J99 
X caallall 3) di silang Slys09 4Suig 0d y Kep otuall 0 Ll Log ola laris y8)315 Clgnwll 
sala us slah aa 


Setelah takbir ucapkanlan :Allahu akbar kabiiran walhamduilllah katsiiran wa subhanalla bukrattan 
wa ashiilla, inni wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samawati wal ardha haniifan musliman wa ma 
ana minal musyrikin. Inni shalatii wa nusukii wa mahyaya wamamatii lillahi rabbil “alamiin laa 
syarikallahuwa bi dzalika umirtu wa ana minal muslimiin. 

"Allah Mahabesar dengan segala sifat kebesaran-Nya. Pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya dan 
Mahasuci Allah pada tiap pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang mencipta langit 
dan bumi dengan lurus dan aku bukan dari golongan yang musyrik. Sesungguhnya salatku, 
ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata karena Tuhan seru sekalian alam. Tiada sekutu bagi- 
Nya. Begitulah aku diperintah dan aku termasuk dari golongan Islam (menyerah dan patuh)." 


9 elly SAI aa Gotll 9d Agilg eleildaass dasi Dl 3 cara Jl Ulowill yo Alb del JS si 
LAI Yg #eligis Alai Yg remot Sig 8 Nuall G3 ebiel 3 


Kemudian ucapkanlah :a'uudzubillahi minas syaitonirrojiim, Setelah itu, bacalah al-Fatihah dengan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6101) 


tasydidnya. Usahakan untuk membedakan antara huruf dhad dan zha'dalam bacaan salatmu. Lalu 
ucapkan amin secara terpisah dengan kata wala ad-dhaliin. 


all 98 | 819 logolo 8S) Ul Il owla3l Sis Jl 199 ic selislg eng muali yi del all ya2l3 

dlu! va elaalls moglls pebll 983 Moe 0 Lotall 93 uuoial 0 Jala! 29 0 Ala aa 

dl 39 JS) 3 stusSKII Lena SS) 2d 39 Rm 999 sgm 0 le206 log (29 OS slawll3) : 9 
alil alas 13 biss Lagi jos algae Jaan sal sah ejuen Yg Peri 


Nyaringkan bacaanmu pada salat subuh, magrib, dan isya. Maksudnya, pada dua rakaat yang 
pertama, kecuali jika engkau menjadi makmum. Jika menjadi makmum, nyaringkan bacaan amin. 
Lantas, dalam salat subuh, bacalah salah satu surat yang panjang setelah bacaan surat al- 
Fatihah. Sementara pada waktu magrib, cukup surat yang pendek.Adapun pada salat lohor, asar, 
dan isya, bacalah surat yang pertengahan. Misalnya surat al-Buruj dan yang semisalnya. Ketika 
salat subuh yang dilaksanakan dalam perjalanan, bacalah surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlas. 
Jangan engkau sambungkan akhir bacaan surat dengan takbir untuk rukuk, tapi pisahkan antara 
keduanya dengan seukuran bacaan subhanallah. 


csi ul dlulg el 2.AN sralg selagi) Ras! ed selao ade Eli Imo sBslbo loud R1n2 yd S3 
duo pd Ylasig Luo. 


Ketika berdiri, usahakan untuk senantiasa menunduk dengan hanya memandang tempat salatmu. 
Hal itu, akan membuatmu lebih berkonsentrasi dan membuat hatimu lebih khusyuk. Jangan 
engkau menoleh ke kiri atau ke kanan pada saat sedang salat. 


Jeolg euuS, de bisl, R5 Hi esS JI elasil adl aSUJI 309 «Iu WS ey RO )19 ES LS pi 
elbais yo elip3 10 Il edan drnL IS Logic elul 9 Sticg Jb 09 celuuS ) wmoilg D) gain 
ol sb JB es yaio US Ulg BG aula su) law 139 aw adl La mai el Jess NX 81 ol 9 
dim ia gl Ru. 


Lalu bertakbirlah untuk rukuk. Angkat tanganmu dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
Panjangkan bacaan takbir sampai engkau berada pada posisi rukuk. Lalu, letakkan telapak 
tanganmu di atas lutut sementara jari-jemarimu berada pada posisi yang renggang. Tegakkan 
lututmu serta bentangkan punggung, leher, dan kepalamu secara lurus. Lantas, jauhkan sikumu 
dari pinggang. Sementara untuk wanita tidak demikian karena mereka hendaknya menempelkan 
yang satu dengan yang lain.Lalu ucapkan:Subhana rabbiyal “azhiim"Mahasuci Tuhanku Yang 
Mahaagung."Bacaan tersebut diucapkan sebanyak tiga kali. Jika engkau salat sendirian, bagus 
pula kalau ditambah sampai menjadi tujuh atau sepuluh kali. 


sal dl lu JB los Cngisal 153 cadas ya dil Row DUB clay 283 las Jai cus sll, Sl 
ae JL ag wasal Iyalo SSL ya ag HS los Ka aral a93 NI adan oa ea 
ES JI oo dll 33 ul. 


Kemudian angkat kepalamu sampai berdiri tegak seraya mengangkat tangan dan membaca:Sami 
'allahu liman hamidah"Allah mendengar siapa yang memuji-Nya."Apabila engkau telah berdiri 
tegak lurus, ucapkan:Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil ardhi wa mil ama syi'ta min 
syai'in ba'du"Wahai Tuhan kami, segala puji bagi-Mu sepenul langit dan bumi dan sepenuh apa 
yang Kau kehendak sesudah itu."Apabila engkau sedang dalam melakukan salat subuh, bacalah 
doa gunut pada rakaat kedua ketika dalan posisi ''tidal. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6102 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


20 Itil 269 (ddgiiSo Elias Ai Ily Ai elit) LAYAN Me Yah 09 suga BIL, se LuSO dal Ai 
Pyaio WS Ul lada gl beam gl BS 5S 0) Ole 19 ya)AI ale eicl)3 ya X9 seluSin. 


Lalu, sujudlah dengan bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Pertama-tama, letakkanlal 
kedua lututmu diikuti kemudian oleh kedua tanganmu lalu dahimu yang berada dalam keadaan 
terbuka. Letakkan hidung beserta dahimu. jauhkan sikumu daripinggang dan angkat perutmu dari 
paha (Hal ini tidak berlaku bagi wanita). Letakkan kedua tanganmu di atas tanah sejajar dengan 
pundakmu. Jangan kau bentangkan lenganmu di atas tanah. Dan ucapkan:Subhana rabbiyal 
'alaa"Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi"Doa di atas dibaca sebanyak tiga kali, tujuh kali, atau 
sepuluh kali jika engkau salat sendirian. 


BA csi dian Uncailg AS paul! ella) sale Gubslg clulls Jais3 ye LySo denul wp elul, gl F3 
si3le9 wu wo asirdl9 38) 19 saion 19 0d JAS La) 19 sdy giio gyLDAI9 cel33 Wlc ebay 
AA 


Lalu, angkat kepalamu dari sujud seraya bertakbir sampai engkau duduk dengan tegak. Duduklah 
di atas kaki kiri. Tegakkan kaki kananmu. Letakkan kedua tanganmu di atas paha dengan jari- 
jemari yang renggang. Lantas ucapkan (minimal): 'rabbighfirlii warhamnii warzugni wahdini 
wajburnii wa 'afinii wa “afuanii"Ya Tuhan, ampunilah aku, sayangilah aku, berikar rezeki padaku, 
berilah petunjuk padaku , tambahkan kekuranganku, dan maafkanlah daku."Kemudian lakukan 
sujud yang kedua sama seperti sebelumnya. Lalu duduk tegak sebentar untuk istirahat pada 
setiap rakaat yang tak disertai tasyahud. 


Ki Sie @lai Pa seSatulg cela NI Jb 4 ella) Sal Sit Yg sa) ade Cal HAiG ai Ai 
daldiso disi Tual dawloll dd 6XH9 elo dl ella Ciluatil adl id309 (ds ya NI dala S3 yo. 


Setelah itu, engkau berdiri dan meletakkan kedua tangan di atas tanah. Jangan engkau 
mendahulukan salah satu kakimu ketika berdiri. Mulailah dengan takbir untuk berdiri saat hampir 
selesai dari duduk istirahat. Panjangkan bacaan takbir tersebut sampai pada posisi setengah 
berdiri. Usahakan agar duduk istirahat tersebut berlangsung sebentar. 


ado Sal 229 JoNl sgt Bill AS JI 93 Gala Ai eelaiNI 93 Sesal aclg ul9 NS Bull da5 Jl Jung 
sie ling dy setilg lalu 38 pNI3 Gw VI BO! A.5gsio sio SS ade JII Sgtill dls 53 
(Jl) selas sie N (AU VI) el) 


Lalu, laksanakan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Ulangi membaca taawud ketika memulai. 
Lalu duduklah pada rakaat kedua untuk membaca tasyahud pertama. Saat duduk tasyahud, 
letakkan tangan kananmu di atas paha kanan dengan jari yang tergenggam kecuali jari telunjuk 
dan ibu jari. Berilah isyarat dengan jari telunjukmu yang kanan saat membaca illallah (kecuali 
Allah), bukan pada kata-kata laa ilaha (tiada Tuhan) 


Come US Ags! IS 33 Small el ac yulol9 AS mall SJ dc OLI 8) getrio S ll dl R19 
Oa dal, 


Sementara itu, engkau letakkan tangan kirimu dengan jari jari terbuka di atas paha kiri. Duduklah 
di atas kaki kiri dalam tasyahud pertama ini seperti ketikaduduk antara dua sujud. 


alay Ade Ali Lao yui He Bola a05 sgilall Hgsgall elexll JaSisulg 5 ygio 45 YI gtu 933, 
ELall au JS ai sosial mail Umilg lis yo da3 Sl el, 2591 md SS 9 dc A9 yalalg: 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6103 


9 R93 sila eluils yo IS you Sy Cu UillI soil Yo sudiy0 “AI dan 39 Sale Dll 
Ne RA 


Adapun pada tasyahud akhir, duduklah secara tawaruk (di atas pangkal paha). Setelah 
mengucapkan shalawat atas Nabi shollallohu alaihi wasallam, bacalah doa yang sudah ma'tsur. 
Duduklah di atas pangkal paha yang kiri sementara kaki kirimu keluar dari sisi bawah. Tegakkan 
posisi kaki kananmu lalu ucapkan salam dua kali dari ke kanan dan kiri. Menolehlah hingga 
tampak putihnya kedua pipimu dari kedua sisi. Berniatlah untuk menyudahi salat dan arahkan 
salammu pada para malaikat dan kaum muslim yang berada di sampingmu.Begitulah gerakan 
salat sendirian. 


JS Lola All dan) 15 maw owl Je.agiilk ,SUIg del il R0 Clill 91353 c& gal Dual alas 
Bowl duga! Jl one3 Lala Le29 nAby X Ddk. 


Tiang penopang salat adalah kekhusyukan dan kehadiran hati disertai bacaan, dan 
pemahaman.Hasan al-Basri rahimahullahberkata, "Setiap salat yang tidak disertai oleh kehadiran 
hati akan cepat terkena hukuman." 


Kiu loilg dd sia Yg Landa Lgio d LS) NS HDI Kla Sl Ul) #alug de Al ac Ml Jawa, JB9 
lgio Jis lo yaty Vo xl). 


Rasul shollallohu alaihi wasallam bersabda, "Seorang hamba adakalanya melakukan salat tapi ia 
tidak mendapat seperenam atau sepersepuluh dari shalatnya. Karena, ganjaran salat bagi 
seorang hamba sesuai dengan kadar kekhusyu'kannya." 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes//907625952593547 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/780247698695312 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/781534608566621 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/782379705148778 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/782857581767657 


3754. KAJIAN KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM 
AL GHOZALI (IX) 
TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH KARYA IMAM AL-GHOZALI 


: i . | d9xill9 doll ulsi 
ve Al X9 ASI Ho sal A3 wuko bo is Jl 15) lo 02 wil JB BKI Li33 Ul ad asu 
alm g Ade WII slao WI Jom, du. 


Adab imam dan makmum 

Seorang imam hendaknya meringankan salat. Anas bin Malik r.a. berkata : "Aku tidak melakukan 
salat di belakang seorang pun yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari pada shalat 
Rasulullah shollallohu alaihi wasallam". 


Selada Ng asal al 3 HSNI Renag esa sar Near an II 03 SS aa Alas 
S8 Tgos IS oil AL cas gis-al (SD sokAdl li A5l5 NI AN Song ati Ranu l3 yi NI 5915 
dxdll JAS Igllg «d. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6104 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Seorang imam hendaknya tidak bertakbir sebelum muazin membacakan igamah dan sebelum 
shaf salat lurus sempurna. Ia harus meninggikan suara ketika bertakbir, sementara makmum tidak 
meninggikan suara kecuali sebatas yang bisa ia dengar sendiri. Imam harus berniat menjadi imam 
guna memperoleh keutamaan. Jika sang imam tak berniat, salat para jamaah tetap sah apabila 
mereka telah berniat mengikutinya. Mereka juga memperoleh pahala bermakmum. 


Kygo sulglg small R05 4S Bo gallg Sik ye2ug #tialS Sgsillg alitisNI elem aloNl jug 
aloXI coli duoli agololl UBI “agolal sUAS 9 Seal » (uaol) ga M9 Sd yaloll elhS 9 es 9 
2D GI dgn! 493 doilall Agolal! | 19 cmd le gia Ans Lie diSus Ao USuug Al Luis leo 
Mo C3 gad Raw Ad ISI NI do gal 93 8) gal agololl 1,87 V9 calodl Bel, dis #laiwdI yo «Sol All. 


Imam tidak boleh menyaringkan bacaan iftitah dan ta'awudz sebagaimana dalam salat sendirian. 
Tapi ia menyaringkan bacaan al-Fatihah dan surat sesudahnya dalam salat-salat subuh, serta 
dalam dua rakaat pertama magrib dan isya. Dalam salat jahar(yang dibaca secara keras), 
makmum menyaringkan ucapan amin dengan bersama-sama imam, bukan sesudah imam.Lalu, 
imam diam sejenak setelah membaca surat al-Fatihah. Di saat itulah makmum membaca surat al- 
Fatihah agar sesudahnya ia bisa mendengarkan bacaan imam.Pada salat jahar, makmum tidak 
membaca surat kecuali jika ia tidak mendengar suara imam. 


ade duo pelll) 1Ag3 as Jai Neil 99 M3 X9 dgn &3S II Ubaya 3 VIB ade All M5 Ag 

SI ag Sd dgled an ya “9 au ale Jabu “9 dsb Se uni HSNI GasS Jl S9 mOit49 (M0b0 
psi ade Akal pkl! ic plodl Sgig saku Ale AJI calo AU Iga, le Wdlng Ong j8 la, 
Ul9S agar Agil 9g. 


Hendaknya seorang imam tidak membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih dari tiga kali dan 
juga tidak memberikan tambahan dalam tasyahud awal setelah membaca salawat kepada Nabi. 
Pada dua rakaat terakhir, imam cukup membaca surat al-Fatihah, tidak usah menambah- 
nambahnya lagi. Juga ketika tasyahud akhir imam cukup membaca tasyahud dan salawat kepada 
Rasulullah Shollallohu alaihi wasallam. Ketika bersalam, imam hendaknya berniat memberikan 
salam kepada semua jamaah sedangkan jamaah atau makmum dengan salamnya berniat 
menjawab salam imam. 


Poni si elus Aa US ul Citi Yg cap Gali ale Jing Sdlull y0 Eu lo Sg dclu lol Cup 
AA AA Sen 


Setelah itu imam berdiam sebentar dan menghadap kepada para jamaah. Jika yang ada di 
belakangnya adalah para wanita, maka ia tidak usah menoleh sampai mereka bubar. Hendaknya 
makmum tidak berdiri sampai imam berdiri, lalu imam pergi entah ke arah kanan atau ke arah kiri, 
tapi ke arah kanan lebih kusukai. 


v9 5 X9 pall 0819 (U 2e59 Ullrdl Agil) "Jai Io awali Wgi3 9 seal dub plOAI ya53 A9 
Sip Yg (dlle ousi3 Yg ust bl) 13 yo Usil Aiu asolall Liy9 «LSI 99 ellS Casa ad SI garal 
al Uladl 9d alel sala adi ul asolal) siriy X9 1048 dadi call ay gl (ikal 9d Jay Ji 0x53 psolall 
Il SaS Al esngr No 20 las all Al engu ISI Mess jl sg Ng ale. Sta Nasa Uh sanola 
USMA Ill ab Apa Jus. 


Imam tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri dalam membaca gunut subuh tapi hendaknya ia 
mengucapkan Allahumma ihdina (Ya Allah, tunjukkan kami) dengan suara nyaring, sedangkan 
para makmum mengamininya tanpa mengangkat tangan mereka karena hal itu tak terdapat dalam 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6105 ) 


riwayat. Selebihnya makmum membaca sendiri sisa dari doa gunut tersebut, yakni dimulai dari 
Innaka Ia yagdhi wa Ia yugdha 'alaika. 

Makmum tidak boleh berdiri sendirian secara terpisah, Ia harus masuk ke dalam barisan atau 
menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya. Makmum tak boleh berdiri di depan iman, 
mendahului, atau bergerak secara bersamaan dengan gerakan imam. Tapi, la harus 
melakukannya sesudah imam. Ia tak boleh rukuk kecuali setelah imam sempurna dalam posisi 
rukuk. Begitu pun, ia tak boleh sujud selama dahi imam belum sampai di tanah. 


daoall UlsI 

ac lgiS 93 N dngan Aclu A69 AA add 4 Jag 50 All LAS Hi pg 9D saiogall Mc denall ul alci 
mm B9 malai Slhtis tewas 01 yo Lg Sal. bau alba! VI Tana Lau3 les lil Jllag alus 
IL on eA San setau LA sa oa Gb as ena 

Se saham mas, 


Adab Salat Jum'at 

Ketahuilah bahwa Jum'at merupakan hari raya bagi orang-orang yang beriman. Ia merupakan hari 
mulia yang khusus diperuntukkan Allah bagi umat ini. Di dalamnya ada saat-saat penting yang 
apabila seorang mukmin meminta kebutuhannya kepada Allah SWT, pasti Allah akan 
mengabulkan.Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari raya tersebut semen- 
jak hari Kamis dengan cara membersihkan pakaian dan banyak bertasbih dan istigfar pada Kamis 
petang (sore)-nya, karena keutamaan saat itu sama dengan keutamaan hari Jumat.Berniatlah 
untuk berpuasa untuk hari Jumat. Tetapi harus dengan hari Kamis atau hari Sabtu, tidak boleh 
dikerjakan pada hari Jumat saja. 


al Obi al Le sol UU Gp AI 830 Cubi SI dronll Ju Ui JuieU mual sale gb 3 
elsil Jilus Ilgulg yailg Jl day Sulis 3 Bug selsic lo ado Lula yo Jasiulg sodls dl 


Jika subuh telah tiba, mandilah dengan niat mandi Jumat karena mandi pada hari Jumat 
hukumnya sunah muakkad. Kemudian berhiaslah dengan memakai pakaian putih karena itulah 
pakaian yang paling dicintai Allah Swt, lalu pakailah parfum yang paling wangi yang kamu miliki, 
dan bersihkan badanmu dengan bercukur rambut, menggunting kuku, bersiwak, dan yang lainnya. 


ad dana adl al) ai) Halus le dl lo JB 383 sdg Tigll HE lgll Baul3 sRolall ll SA 
slh AI dell 3 al) yag Bi UJI lost dpl ola 93 al) yo sim V8 laslS9 odgN dok 
aa Ne uas an Jeli Aa 
Jan aa SS RI Kamal AON 3 es Oab do Ia SU An 
daooll SJ Ad SY 8 ade li WI ang ol AI ic aga 3 MI Ml Ul. 


Kemudian segeralah bergegas (berangkat pagi-pagi) menuju masjid dan berjalanlah dengan 
perlahan dan tenang. Nabi Saw. bersabda, "Siapa yang pergi untuk salat Jumat di waktu yang 
pertama seakan-akan ia telah berkurban unta, siapa yang pergi pada waktu kedua seakan-akan ia 
berkurban sapi betina, siapa yang pergi di waktu ketiga, seakan-akan ia berkurban kambing kibas, 
siapa yang pergi di waktu ke empat seakan-akan ia berkurban ayam, siapa yang pergi di waktu 
kelima seakan-akan ia berkurban telur.Jika imam sudah keluar atau naik mimbar, maka lembaran- 
lembaran itu pun dilipat dan pena-pena diangkat, sementara para malaikat berkumpul di mimbar 
untuk mendengarkan zikir / peringatan." 

Disebutkan bahwa kedekatan manusia ketika memandang wajah Allah SWT, bergantung pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6106 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


cepatnya mereka menuju salat Jumat. 


usu m3 pagdil Um 205 Yg ag, basi 8 yalill gatal BB Jl Awal all sgoball wulan ISI ab, 
pool ulat ul yaa dg spul Klan sat Se Yg salsg cuy Lao Y at lgbaual al Lula Ki yubals 
Sy uni Lang pl lh Ja v0 ul) Hall ai 20 Cepet ONE Halal Say HS) JS 93 Lis le, 

ls ala US Ul doll Jis Ng (JS 4 gl dadi yo dasi. 


Kemudian, apabila engkau berada di mesjid, usahakan untuk berada di shaf yang pertama. Jika 
manusia sudah banyak berkerumun, jangan melewati pundak mereka dan jangan pula lewat di 
hadapan mereka yang sedang salat. Duduklah dekat tembok agar mereka tidak lewat di depanmu. 
Sebelum itu lakukanlah salat tahiyyatul masjid. Lebih baik lagi, kalau engkau salat sebanyak 
empat rakaat.Dalam setiap rakaat, setelah membaca surat al-Fatihah, engkau membaca surat al-- 
Ikhlas sebanyak lima puluh kali. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa siapa yang melakukan 
amalan tersebut, ia tidak akan meninggal dunia sampai melihat tempat duduknya di surga atau hal 
itu diperlihatkan padanya. Jangan sampai engkau meninggalkan salat tahiyyatul masjid walaupun 
imam sedang berkhotbah. 


UB suag9 «Abg ASI 9 sa Do gw Hg RU OLS, H1 alon ul Mil 98 gl Asal IS 493 Ling 
Jua lp88 sdanall Ali Bo gal 0D Bel,3 gan Xg .slloll & gag sial (Jl) 9 colSag ya Boa ya 
adl AJI duo WI Jom, dl DL yo JSI 9 SNI Ap gw dl yo JS HIS oa Jd yog ..wiS 
duos pgall ID 99 plug. 


Disunahkan dihari jum'at ini atau malamnya sholat empat rakaat dengan membaca empat surat, 
yaitu surat al-An'am, surat al-Kahfi, surat Thaha, dan surat Yasin. Jika tidak mampu, engkau bisa 
membaca surat Yasin, surat ad-Dukhan', surat Alif Lam Mim, as-Sajadah, dan surat al- 
Mulk.Sebaiknya engkau membaca surat tersebut pada malam Jumat karena di dalamnya banyak 
sekali keutamaan. Siapa yang tak bisa, perbanyaklah membaca surat al-Ikhlas.Perbanyaklah 
membaca salawat atas Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam. khususnya pada hari tersebut. 


NS €59 ega Bl3NIg Hub lotul ki LGA Ulgy Jettalg SIG Ddhall b3 saloN A4 ing 
dana YG lal yogi elal N tan0 gl semai HUSy AloI “un Lal JB yo ul) Hal Ka dab 3 Lal) 
Ball Y 3 NU 0 ella al Kd AS "emil di LN SI al, 


Manakala imam atau khatib sudah naik mimbar, berhentilah dari membaca sholawat dan 
berbicara. Sibukkan dirimu dengan menjawab panggilan azan serta dengan mendengarkan 
khotbah dan ceramah.Sama sekali tak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhotbah. Dalam 
riwayat disebutkan, "Siapa yang berkata kepada temannya, Diamlah” saat imam berkhotbah 
maka ia telah berbuat sia-sia. Dan siapa yang berbuat sia-sia, maka ia tak mendapat keutamaan 
Jumat."itu karena perintah diam itu sendiri berbentuk ucapan. Sebaiknya larangan diberikan dalam 
bentuk isyarat, bukan dengan kata-kata. 


ben ONE cv2l 0 Rm AS Ul Ja dnslalI 1,3 cerakug US 158 Swa 0S a0dL X3 ss, 

sie L Il sy J9 sulam yo el 5 0949 AS SNI Anom yo elawaga SIS le Leuw Ktid gl 9, 
uas Ilestug selimoao uc dliclbug bola ye Ju susi BD gr9 Lb cas) bi dago LS Li Lyon 
ade Al olao Ml Jgau 3 9S S90 dls IS soVio aoiio eliw benyl gl uninS, doll ago Jo in ga 
daliso laa 4 plug. 


Lalu ikutilah perbuatan imam seperti telah disebutkan sebelumnya. Apabila telah selesai (dari 
sholat jum'aat), sebelum berbicara bacalah surat al-Fatihah, surat al-Ikhlas, surat al-Falag dan 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6107 


surat an-Naas, masing-masing tujuh kali. Itu akan melindungimu dari Jumat ke Jumat, juga akan 
menjagamu dari setan. Setelah itu, bacalah:“Allahumma yaa ghaniyy yaa hamiid yaa Mubdii yaa 
mu'iid yaa rahiimi yaa waduud aghninii bihalalika “an haramika wa bi to'atika “an ma'shiyatika 
wabifadhlika “amman siwaak."Ya Allah wahai Zat Yang Mahakaya, Maha Terpuji, Maha Memulai, 
Maha Mengembalikan, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi. Berilah kecukupan padaku dengan 
yang halal bukan yang haram: dengan taat, bukan maksiat, dan dengan karunia-Mu, bukan selain- 
Mu."Setelah itu, lakukanlah salat dua rakaat atau enam rakaat yang dilakukan dengan dua-dua. 
Semua itu terdapat dalam riwayat yang berasal dari Rasulullah shollallohu 'alaihi wsallam. dalam 
kondisi yang berbeda-beda. 


paul 2105 99 daguo Ld sit sll deal) BL yo ud US 9 «mol ll gl Ll dl Sawall A5 Ai, 
vallo Yg Sl yulso Roll 93 Asi Y9.£ mete Jldio dlles al gala cula S1 l Jus 
Je JS el 9 slue 3 yo yong Kalla Al 0 SB33 9d ja SJ 9Ng “RI alel ylso Je soko 
gais Y Ale yo dil Sim sio ella gl Jend8 BSI adl Lil yo Igo N. 


Kemudian menetaplah di mesjid sampai waktu maghrib atau asar. Hendaknya engkau selalu 
memperhatikan waktu yang mulia. Sebab, waktu mulia tersebut terdapat sepanjang hari itu, tapi 
tidak ditentukan secara pasti. Mudah-mudahan engkau memperolehnya ketika sedang berada 
dalam kondisi yang khusyuk dan tunduk kepada Allah SWT.Selama di mesjid, jangan engkau 
mendekati majelis cerita dan kisah. Tapi, hendaknya engkau menghampiri majelis yang berisi ilmu 
yang bermanfaat. Majelis itulah yang bisa membuatmu lebih takut kepada Allah dan membuatmu 
kurang cinta pada dunia. Jika suatu ilmu tak mampu mengajakmu untuk meninggalkan dunia 
menuju akhirat, maka lebih baik tak usah mengetahui ilmu tersebut. Berlindunglah kepada Allah 
dari ilmu yang tak bermanfaat. 


saia Cadas 9210 d0 AI Sic agya Sicg “Jlg3Il dic9 amal lb Sic sleall yo ,XI4, 
WB 28d LA 99 du sell dell US Ul eling BNI adl al al cg. 


Perbanyaklah berdoa ketika matahari terbit, tergelincir, dan terbenam, ketika khatib naik mimbar, 
dan ketika orang-orang berdiri untuk menunaikan salat, karena kemungkinan besar itulah waktu- 
waktu yang mulia. 


Sl 9 deli 9 Wowollg a9n0ll9 0Nl0JI Lay RODI8 Ta LIN ola lc yag Lou aga Bd 9 Grli « ul agisls 
& gal did BUS v3 ul os seb 3 duos £gwNl yo aga Isa Jeslg-bb Jlg ISSI. 


Berusahalah untuk bersedekah semampumu pada hari tersebut walaupun sedikit. Dengan 
demikian, engkau telah mengumpulkan antara salat, puasa, sedekah, membaca Alguran, zikir, 
dan i'tikaf. Jadikan hari tersebut sebagai waktu yang khusus kau peruntukkan bagi akhiratmu : 
barangkali ia menjadi penebus dosa bagi hari-hari lainnya dalam seminggu. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/907625762593566 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/783696071683808 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/784714511581964 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/785184481534967 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6108 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3638. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 1) 
1. BENTUK TUBUH RASULULLOH 


(A9 IL 9 god UAWNL Yg «matil Ng sudi Jeglul yul alug Ale Ali ala Gil Jaw» US 
Os AS Tidolsg cesgias 21 AS AB diua Gasa ol Ul) Kala les Ali dita dawulb Ng lalai senJL, 


law dya yg sis Munlg dl) 39 wlg Gina Coal al) de dls AU olagi 9». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun 
tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu 
keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah (menjadi rasul) dalam usia empat puluh 
tahun. Beliau tingal di Mekkah (sebagai Rasul) sepuluh tahun dan di madinah sepuluh tahun. 
Beliau pulang ke Rahmatullah dalam usia permulaan enam puluh tahun. Pada kepala dan 
janggutnya tidak terdapat sampai dua puluh lembar rambut yang telah berwarna putih." 
(diriwayatkan oleh Abu Raja' Gutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi 
“Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik r.a) 


S4 ad aunSioll Lo dagu “Ayi DL sets VA Iga) 00 Um el yan Ala YA dal S3 yo Lulo, lo 
Jaglll X9 mol». 


"Aku tak pernah orang yang berambut panjang terurus rapi, dengan mengenakan pakaian merah, 
yang lebih tampan dari Rasulullah saw. Rambutnya mencapai kedua bahunya.Kedua bahunya 
bidang. beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi.". 
(diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Waki',dari Sufyan, Dari Abi Ishag, yang bersumber 
dari al Bara bin 'Azib r.a) 


“dg dolar semdl KUA ag yo du) USG sr yill modib X9 Josooll Jusllb Wil Jom) 0 
saus Res MU isn yA 49 A29 HB v3 sailSoll X9 agladl LS Al 5) Ie US sbuwlli 
3 siy lol ts cus Is Kowodill 9 wa Ui Ss yag 99 Sy Sa jalal Jas AN abi 
dg wall Gmolg oo pall sal “oma pils gag (gaul sil ARIS Uw da0 Ls Usil! ISI 9 Kane 
pay Yg A8 Jl tie Jai Al S 00 dbllS 09 UD Aga Ol) yo (dus ago) 9 uc asia 
almg Ade AJI sda lip» 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam. tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu 
pendek. Beliau berperawakan sedang diantara kaumnya. Rambut tidak keriting bergulung dan 
tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip 
dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerahmerahan. Matanya hitam pekat dan bulu 
matanya lentik. Bahunya bidang. beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke 
pusat. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila Beliau berjalan, berjalan dengan tegap 
seakanakan Beliau turun ke tempat yang rendah. Bila Beliau berpaling maka seluruh badannya 
ikut berpaling. Diantara kedua bahunya terdapat Khatamun Nubuwah, yaitu tanda kenabian. 
Beliau memiliki hati yang paling pemurah diantara manusia. Ucapannya merupakan perkataan 
yang paling benar diantar semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam 
pergaulan. Barang siapa melihatnya, pastilah akan menaruh hormat padanya. Dan barang siapa 
pernah berkumpul dengannya kemudian kenal dengannya tentulah ia akan mencintainya. Orang 
yang menceritakan sifatnya, pastilah akan berkata: "Belum pernah aku melihat sebelum dan 
sesudahnya orang yang seistimewa Beliau shollallohu alaihi wasallam. " 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6109 ) 


(Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah ad Dlabi al Bashri, juga diriwayatkan oleh “Ali bin Hujr dan 
Abu Ja'far bin Muhammad bin al Husein, dari Isa bin Yunus, dari 'Umar bin “Abdullah, dari 
Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putera Ali bin Abi Thalib ra yang bersumber dari “Ali 
bin Abi Thalib ra.) 


Koty0 pal cwuc Cu) degid Jl) yo US Ie 00 K6 Dll Ale 1190 158 seluiNl lc LS,c 
Y Cal) 00 UJI 18 sada le pdl al ul 9 cdgKaw0 Ly d9 0 Laut 0 Lul, yo UJI BB dll Ul 
das Lgais 4 Wal yo UJI 8 dll ul Ja as KuL 9 Lusi usa SD 0 lean. 


"Telah diperlihatkan kepadaku para Nabi. Adapun Nabi Musa a.s. bagaikan seorang laki laki dari 
suku Syanu'ah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryan a.s. ternyata orang yang pernah kulihat mirip 
kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud, Kulihat pula Nabi Ibranim a.s. ternyata orang yang mirip 
kepadanya adalah kawan kalian ini (yaitu Nabi saw sendiri). Kulihat jibril ternyata orang yang 
pernah kulihat mirip kepadanya adalah Dihyah"." 


(Diriwayatkan oleh Gutaibah bin Sa'ad dari Laits bin Sa'id, dari Abi Zubair yang bersumber dari 
Jabir bin “Abdullah r.a.) 


Wali aw yo HS sa gi) A3 ISI Kepatatil adil lag ale dil lan dil Jaa, LK. 


"Rasulullah mempunyai gigi seri yang renggang. Bila Beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya 
yang memancar keluar antara kedua gigi serinya itu." 


(Diriwayatkan oleh “Abdullah bin "Abdurrahman, dari Ibrahim bin Mundzir al Hizami, dari “Abdul 
“Aziz bin Tsabit az Zuhri, dari Ismail bin Ibrahim, dari Musa bin Ugbah, dari Kuraib yang 
bersumber dari Ibnu "Abbas r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 

www.fb.com/PISS.KTB/posts/738733619513387 

3639. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 2) 


2. BENTUK KHOTAM (TANDA/CAP) NUBUWWAH 
Wolosll Adu Sio sl yo 238 aug le All odao Ml Jay KAS ow II cal. 


"Aku pernah melihat khatam (kenabian).... Ia terletak antara kedua bahu Rasulullah saw. 
Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara." (Diriwayatkan 
oleh Sa'id bin Ya'gub at Thalagani dari Ayub bin Jabir, dari Simak bin Harb yang bersumber dari 
Jabir bin Samurah r.a.) 


D9 cdgaill silk dpi yan "JB9 -Algbu Call 538 -akug ade Al adan UI Jos ng ISI de yS 
cell il». 


"Apabila “Ali r.a menceritakan sifat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam maka ia akan bercerita 
panjang lebar. Dan ia akan berkata: Diantara kedua bahunya terdapat Khatam kenabian, yaitu 
khatam para Nabi. (Diriwayatkan oleh Ahmad bin 'Ubadah ad Dlabi “Ali bin Hujr dan lainnya, yang 
mereka terima dari Isa bin Yunus dari "Umar bin Abdullah, dari “Ibrahim bin Muhammad yang 
bersumber dari salah seorang putera “Ali bin Abi Thalib r.a.) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6110 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ssului CR 00 yg Cun WS gb Raw00 io ul H0 Li Ly Ben ana mega ni 
Cleoiso Uli» :JG Ssilsll log 108 JI ade». 


Dalam suatu riwayat, Alba'bin Ahmar al Yasykuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid 'Amr bin 
Akhthab al Anshari r.a. sbb: "Abu Zaid berkata: Rasulullah saw bersabda kepadaku : Wahai Abu 
Zaid mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku'. Maka punggungnya kuusap, dan terasa 
jari jemariku menyentuh Khatam. Aku (alba' bin Ahmar al Yasykuri) bertanya kepada Abu Zaid: 
“Apakah Khatam itu?' Abu Zaid menjawab: kumpulan bulu-bulu. (Diriwayatkan oleh Muhammad 
bin Basyar, dari Abu Ashim dari 'Uzrah bin Tsabit yang bersumber dari Alba'bin Ahmar al 
Yasykuri). 


3. RAMBUT RASULULLOH 
al Kilas dl Akug Gale dll aluo dl Jaa) 525 US 108 Lele yi yui GG. 


"Rambut Rasulullah shollallohu alaihi wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya.". 
(Diriwayatkan oleh “Ali bin Hujr, dari Ismail bin Ibrahim, dari Humaid yang bersumber dari Anas bin 
Malik r.a.) 


da3 3 suiSioll Up 6 Ss) 163556 plug Ade All Lao All Iga) GB JB 56 3 sll yg 
dis dab U 3, 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya 
bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya.". (Diriwayatkan oleh Ahmad bin 
Mani', dari Abu Gathan, dari Syu'bah dari Abi Ishag yang bersumber dari al Bara' bin “Azib r.a.) 


bule X9 al :JG Salug ale All alan Al Jaa) 25 GS AS Hai cas Ta 
did da3 d 23 Sy UB 


"Rambut Rasulullah shollallohu alaihi wasallam tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku, 
rambutnya mencapai kedua daun telingannya. ". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari 
Wahab bin Jarir bin Hazim, dari Hazim yang bersumber dari An 


Oo MSi Lor 


PANTLN Man Ss Ig GE ehi) Goa adi S3 dll S2 GS3 :JB 2 us Saya 
dal) mug le Al lo Ml Jaa) 333 5 inn MB 085 Al lud OUSII Jai da3l 30 UD US9. 


"Sesungguhnya Rasulullah sjollallohu alaihi wasallam dulunya menyisir rambutnya ke belakang, 
sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, dan Ahlul Kitab 
menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah saw. Senang 
menyesuaikan diri dengan Ahlul Kitab. Kemudian,Rasulullah saw. menyisir rambutnya ke kiri dan 
ke kanan.". (Diriwayatkan oleh Suwaid bin Nashr dari "Abdullah bin al Mubarak, dari Yunus bin 
Yazid, dari az Zuhri, dari "Ubaidilah bin “Abdullah bin “Utbah, yang bersumber dari Ibnu "Abbas 
r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/739139989472750 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6111 ) 


3640. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 3) 
4. CARA BERSISIR RASULULLOH 


ss Ela jS2g WAN ig dal) LH 3S) awg le Al lo Ml Jay UP JB Illo 4 wil yg 
dbs Dg UI US». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam. sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya dan 
sering waktu menyisir rambutnya beliau menutupi (bahunya) dengan kain kerudung. Kain 
kerudung itu demikian berminyak seakan-akan kain tukang minyak.". (Diriwayatkan oleh Yusuf 
bin'Isa, dari Rabi' bin Shabih, dari Yazid bin aban ar Ragasyi", yang bersumber dari Anas bin Malik 
r.a.) 


“ Aban ar Ragasyi dikenal sebagai orang yang dinilai munkar periwayatannya. Hadist ini sangat 
berlawanan dengan kebanyakan hadist shahih, yang menerangkan tentang kebersihan dan 
penampilan terpuji dari Rasulullah saw. (Muhammad “Afif az Za'bi). 


ke II Ia ge aus ult all asal Ja ena Tobasa al ab sen 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam melarang bersisir kecuali sekali-kali. ". (Diriwayatkan oleh 
Muhammad Basyar, dari Yahya bin Sa'id,dari Hisyam bin Hasan, dari al Hasan Bashri, yang 
bersumber dari “Abdullah bin Mughaffal r.a.”) 


" Yang dilarang ialah bersisir layaknya wanita pesolek.» 'Abdullah bin Mughaffal r.a. dalah sahabat 
Rasulullah saw. Yang masyhur, ia adalah salah seorang peserta "Bai'tusSyajarah", wafat pada 
tahun 60 H ada pula yang mengatakan tahun 57 H. 


5. UBAN RASULULLOH 


US os JB: AB ym 0g Ello: Jd MAS Joss AI do AI uda Salug JB: al lu dd, oil US Lusi 
SI LO) (S9 gal Sue Kuas slislL ASI Oo». 


Gatadah bertanya kepada Anas bin Malik r.a.: "Pernahkah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam 
menyemir rambutnya yang telah beruban?" Anas bin Malik menjawab:"Tidak sampai demikian. 
Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar r.a. pernah mewarnai 
(rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam.". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Basyar, dari Abu Daud, dari Hamman yang bersumber dari @atadah) 


- Katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut 
sedangkan warnanya merah tua. 


ekaw dya daa 8 M3 NI dun alug le Al lo WII Iga) pal) 9 Ks2e lor "JB wil ye». 


Anas berkata : " tiadalah aku menghitung di kepala Rasululloh shollallohu alaihi wasallam dan jg 
jenggotnya kecuali ada 14 rambut berwarna putih." (diriwayatkan oleh ishag bin mansur, dari 
yahya bin musa, keduanya dari abdurrazzak, dari ma'mar, dari tsabit bersumber dari anas 
binmalik ) 


A29 dlu yallg da3 Ill9 (3D Kurir "JB cet 8 Al Jay V3 cal JB JB wb upl us 
C)3S suasa! ISl9 sule lu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6112 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam suatu riwayat Ibnu "Abbas r.a. mengemukakan: Abu Bakar r.a. berkata: "Wahai Rasulullah, 
sungguh Anda telah beruban!" Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda: "Surah Hud, 
Surah al Wagi'ah, Surah al Mursalat, Surah Amma Yatasa'alun dan Surah Idzasy-Syamsu 
kuwwirat, menyebabkan aku beruban." (Diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al A'la, dari 
Mu'awiyah bin Hisyam, dari Syaiban, dari Ishag, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu “Abbas 
r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/739697026083713 


3641. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 4) 
6. SEMIR RAMBUT RASULULLOH 


YA Min yo MS dug le Al lo Al Jaw, C2, Lir "JB Anolosl ul ui Bl 00 dorgall Uc 
dll Sd 99 el Ken» 1JB gl Aelis yo 8») dl a9 Jwigl 389 dl). 


Al Jahdzamah r.a., isteri Busyair bin al Khaskhashiyyah pernah bercerita: "Aku melihat Rasulullah 
shollallohu alaihi wasallam. keluar dari rumahnya mengibaskan rambut sehabis mandi. Dan di 
kepalanya terdapat bekas daun inai", atau "bekas celupan"(rawi ragu). (Diriwayatkan oleh Ibrahim 
bin Harun, dari Nadir bin Zararah", dari Abi Jinab , dari Iyad bin Lagith, yang bersumber dari 
Jahdzamah r.a.) 


bgnA50 aku Sule AI alao AI Joy pt CU 0 1JE mil ye». 


"Aku melihat rambut Rasulullah shollallohu alaihi wasallam disemir." (Diriwayatkan oleh “Abdullah 
bin “Abdurrahman, dari “Amr bin “Ashim, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, yang 
bersumber dari Anas r.a.). 


7. CELAK MATA RASULULLOH 


ud a053 Wosll Cgiu9 «mall gly AilB SoiNL IalaiSIp :JB plug Gale dil old yui ul ayuus cal yg 
AI Gd Td 10 19 BIN Alah JS lgio JnKI also dl Cu ag le dll Kalo yuli. 


Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu "Abbas r.a. dikemukakan: Sesungguhnya Nabi 
shollallohu alaihi wasallam bersabda: "Bercelaklah kalian dengan Itsmid", karena ia dapat 
mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata." 


"Sungguh Nabi Mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap 
malam. Tiga olesan di sini dan tiga olesan di sini.". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid ar 
Razi, dari Abu Daud at Thayalisi, dari Abbad bin Manshur, dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu 
“Abbas r.a.) 


“ Itsmid adalah batu celak biasanya berupa serbuk. Warnanya hitam atau biru. Serbuk itsmid 
dioleskan pada bulu mata atau disapukan di sekeliling mata. “ Yang dimaksud di sini adalah tiga 
olesan di mata sebelah kanan dan tiga olesan di mata sebelah kiri. 


8. PAKAIAN RASULULLOH 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6113 


Lead! lag Ale Adil salam All Iga adl Ul Ll US) 2 dok al ye». 


"Pakaian yang paling disenangi Rasulullah shollallohu alaihi wasallam adalah Gamis.". 
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid ar Razi, dari al Fadhal bin Musa, diriwayatkan pula 
oleh Abu Tamilah dan Zaid bin Habab, ketiganya menerima dari "Abdul Mu'min bin Khalid, dari 
“Abdullah bin Buraidah, yang bersumber dari Ummu Salamah r.a.) 


Rindi S Sol3 ISI Ale 3x Tolu ale HS gd9 R3 plug Uc AU Kalao guild Ul el yg wil uc 
ad ah 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam keluar (dari rumahnya) dengan bertelekan 
kepada 'Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian Aithri yang diselempangkan di atas bahunya, 
kemudian beliau shalat bersama mereka." (Diriwayatkan oleh “Abd bin Humaid , dari Muhammad 
bin al Fardhal, dari Hammad bin Salamah, dari Habib bin as Syahid, dari al Hasan, yang 
bersumber dari Anas bin Malik r.a.) 


“ Githri adalah sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Kain ini berasal dari Bahrain 
tepatnya dari Gathar 


8 mol dawai lag Ale Adil Kal Adil Jaga adl IL Ll y 0 1JB dl Ly yail ye». 


Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik r.a. mengemukakan: "Pakaian yang paling disenangi 
Rasulullah saw. ialah kain Hibarah".". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Mu'adz bin 
Hisyam dari ayahnya, dari Gatadah, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) 


" Kain Hibarah ialah kain keluaran Yaman yang terbuat dari katun. 


Lp IgiaS9 s5 3! Lemb Ill 50 Owh Salep alug le Ul Kalo Al Jguao JB :JB ale cal ye 
Kuli 23 yo lai «ASgo». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian berpakaian putih, untuk 
dipakai sewaktu hidup. Dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati. Sebab kain putih 
itu sebaik- baik pakaian bagi kalian." (Diriwayatkan oleh @utaibah bin Sa'id, dari Basyar bin al 
Mufadhal, dari Utsman Ibnu Khaitsam, dari Sa'id bin Jubeir, yang bersumber dari Ibnu “Abbas 
r.a.) 


Lgud LosiS9 smbolg sebel Lila toll Lonadld #alg uda AI codan WII Jaa) JB #JE DAS Lu How LS 
AS go». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda : "Pakailah pakaian putih, karena ia lebih suci 
dan lebih bagus. Juga kafankanlah ia pada orang yang meninggal diantara kalian." (Diriwayatkan 
oleh Muhammad bin Basyar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Habib bin Abi Tsabit, 
dari Maimun bin Abi Syabib yang bersumber dari Samurah bin Jundub r.a.). (Terj. Oleh Mas 
Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/740262426027173 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6114 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3642. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 5) 
9. KHUF RASULULLOH 


95 Ai lagu a033Lu Gadgusl ES plug Gale Ali Lao ui Sam galau Ul cal Uc d4 ual uc 
lagalc R09. 


Sesungguhnya raja "“an-Najasyi menghadiahkan sepasang khuf hitam pejat kepada Nabi 
shollallohu alaihi wasallam lalu Nabi saw. memakainya dan kemudian ia berwudlu dengan (hanya) 
menyapu keduanya (yakni tidak membasuh kaki)." (Diriwayatkan oleh Hinad bin Siri, dari Waki', 
dari Dalham bin Shalih, dari Hujair bin “Abdullah, dari putera Buraidah, yang bersumber dari 
Buraidah r.a.) 


" Khuf ialah sejenis kaos kaki tapi terbuat dari kulit binatang. Khuf dibuat amat tipis dan tingginya 
menutupi mata kaki. Khuf biasanya hanya digunakan pada musim dingin untuk mencegah agar 
kulit kaki tidak pecah-pecah. Biasanya, orang memakai khuf ketika musafir di musim dingin dan 
masih memakai sepatu luar lagi. Sepatu ini namanya "jurmug". Para Ulama Indonesia sering 
menggunakan istilah Muzah untuk terjemahan khuf. Tapi kadangkadang diterjemahkan juga 
dengan "sepatu khuf". 

“ An najasyi menurut literature barat umumnya disebut Negust. Negust adalah gelar raja-raja di 
Abesina (Habsyi), sekarang dikenal "Ethiopia". 


10. SANDAL RASULULLOH 
JAS laghp JB Salug de dil gdun Al Iga Jai US HS Hello ey ai CB 1 JB BoLS yo. 


"Bagaimanakah sandal Rasulullah shollallohu alaihi wasallam itu?" Anas menjawab : "Kedua 
belahnya mempunyai tali gibal".". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Abu Daud at 
Thayalisi, dari Hamman yang bersumber dari Gatadah) 


“ Tali gibal adalah tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari 
kaki 


gl leson logleid daslg Ji 98 Sami Gada YP "JB skg le Al adan WII Jowo) ul dd slus 
leo» login) 


"Janganlah diantara kalian berjalan dengan sandal sebelah. Hendaklah memakai keduanya atau 
tdk memakai keduanya ". (Diriwayatkan oleh Ishag bin Musa al Anshari, dari Ma'an, dari Malik, 
dari Abiz Zinad, dari al A'raj yang bersumber dari Abu Hurairah r.a.) 


Bang Jas 99 sii 65 gl lori Ja Jl isa JSL Ul 3 ag le Ul ko gl ul Lula ye. 


"Sesungguhnya Nabi sholla Ilohu alaihi wasallammelarang seorang laki-laki makan dengan tangan 
kiri dan berjalan dengan sandal sebelah." (Diriwayatkan oleh Ishag bin Musa, dari Ma'an, dari 
Malik, dari Abi Zubair, yang bersumber dari Jabir r.a.) 


las Iuld & 53 ISl9 sewosb Tau Saad Jatil Isl» :JB plug de Al lo gal Ul B45d yul ve 
Es load 319 Jas laga! call Sila». 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : "Bila salah seorang diantara kalian 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6115 ) 


hendak memakai sandal hendaklah ia memulainya dari yang sebelah kanan. Dan bila ia 
melepasnya, maka hendaklah dimulai dari yang sebelah kiri. Hendaklah posisi kanan dijadikan 
yang pertama kali dipasangi sandal dan yang terakhir kali dilepas.". (Diriwayatkan oleh Gutaibah, 
dari Malik, dan diriwayatkan pula oleh Ishag bin Musa ,dari Ma'an, dari Malik, dari Abu Zinad, dari 
A'raj yang bersumber dari Abu Hurairah r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/740739799312769 


3643. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 6) 
11. CINCIN RASULULLOH 


bus d3 YLSg I59 alm g dulc dl clan call Jk us» JB Jk Uu usil UD. 


"Cincin Rasulullah shollallohu alaihi wasallam terbuat dari perak sedangkan batu matanya dari 
Abessina (Habsyi)". (Diriwayatkan oleh Gutaibah bin Sa'id dan sebagainya, dari “Abdullah bin 
Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.). 


Uslip N all Ul ta JB msl dl HS) ul alug aula Al Kodan Al Jua SI Lado 1JB sll 1 yul ye 
GS 93 dulu sll Jail yu K3 loils RibusG il le LS Nih. 


"Tatkala Rasulullah shollallohu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada penguasa bangsa 
'Ajam (asing), kepadanya diberitahukan: "Sungguh bangsa “Ajam tidak akan menerimanya, 
kecuali surat yang memakai cap. Maka Nabi dibuatkan sebuah cincin (untuk cap surat). 
Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasululloh .". (Diriwayatkan oleh Ishag 
bin Manshur, dari Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Gatadah, yang bersumber dari Anas bin 
Malik r.a.) 


Wlg sy Jaw 9 Libas Mom Salwg le AU adan AI Jowo ME Yati US» "JB bl ya il gs 
ob. 


"Ukiran yang tertera di cincin Rasulullah shollalohu alaihi wasallam adalah "Muhammad" satu 
baris ,"Rasul" satu baris, dan "Allah" satu baris". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya, dari 
Muhammad bin “abdullah al Anshari, dari ayahnya, dari Tsumamah, yang bersumber dari Anas bin 
Malik r.a.) 


Sesal BUS du USS og 0 bei plug le Jl Kalao AI Jo, SSI) "JB 00 ul us. 
WII Jgawy Som0 Haa pol ja M9 239 SAS sulis X9 4 US ai yac 9». 


" Rasululloh membuat cincin dari perak, dulu ditangan Rasul, kemudian ditangan abu bakar, dan 
tangan umar, kemudian ditangan usman hingga terjatuh di sumur aris, ukiran cincin tersebut 
bertuliskan " Muhammad Rasululloh". ( diriwayatkan oleh ishag bin mansur dari abdulloh bin 
numair dari ubaidillah bin umar dari nafi' dari ibnu umar ). 


12. CARA BERCINCIN RASULULLOH 
Ginny 39 oil aula US plg Ale Al ala yul ul "lb yul 1 le ye 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanannya." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6116 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Sahl bin 'Asakir al Baghdadi, dan diriwayatkan pula oleh 
“Abdullah bin "Abdurrahman, keduanya menerima dari Yahya bin Hisan, dari Sulaiman bin Bilal, 
dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, dari Ibrahim bin “Abdullah bin Hunain, dari bapaknya, yang 
bersumber dari “Ali bin Abi Thalib ra) 


13. PEDANG RASULULLOH 
d3 yo alwg de Alil clao Al Sgm) Law As WS» "JG Gail UD. 


"Salut hulu pedang Rasulullah shollallohu alaihi wasallam. terbuat dari perak.". (Diriwayatkan oleh 
Muhammad bin Basyar, dari Wahab bin Jarir, dari ayahnya dari @atadah, yang bersumber dari 
Anas bin Malik r.a.) 


Soy Lita SIG Bias Bin0 Bil & jom AC 39 LA Ly Bos UH spbu sio) 1 JB up aw cl pc 
bsis US9 akug lc WI au Wil» 


"Samurah mengaku bahwa ia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah shollallohu alaihi 
wasallam Sedangkan pedang Rasulullah itu berbentuk Hanafiyya”." (Diriwayatkan oleh 
Muhammad bin syuja' al Baghdad, dari Abu “Ubaidah al Haddad, dari Utsman bin Sa'id, yang 
bersumber dari Ibnu Sirin r.a.) “ Pedang Hanafiyya adalah pedang yang di buat oleh suku Bani 
Hanifah. Pedang buatan Bani Hanafiah terkenal bagus dan halus pembuatannya. 


14. BAJU BESI RASULULLOH 
lagiw H5 8 sole dn 200 le US skwg de WI alan WII Joy UP 3 4 Wilull ye». 


"Sesungguhnya Rasulullah shollallohu alaihi wasallam pada waktu ghazwah Uhud memakai dua 
baju besi. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
“Umar, dari Shufyan bin “Uyainah, dari Yazid bin Khushaifah, yang bersumber dari Saib bin Yazid) 


15. TOPI BESI RASULULLOH 


olimb disi Jas pl Ian 1 Juta « yi20 leg 4So JS5 alus le All olao sll Ul "Elo 3 wil us 
polis» : Jl duel». 


"Sewaktu Rasulullah shollallohu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah (dihari Pembebasan), 
beliau memakai topi besi. Kemudian ditunjukkan orang kepadanya : “ini Ibnu Khathal" 
bersembunyi di dinding Ka'bah (disebabkan takut). Nabi bersabda : "Bunuhlah dia!". (Diriwayatkan 
oleh Gutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, yang bersumber dari Anas bin Malik 
r.a.) Sebenarnya terjemahan topi besi tersebut kurang tepat sebab yang dimaksud topi besi di sini 
adalah rantai besi yang dijalin rapi, dibuat dengan ukuran kepala kemudian di pasang di dalam 
kopiah. 


“ Ibnu Khatal ialah seorang dari empat penjahat yang amat memusuhi Islam dan tidak 
mendapatkan pengampunan umum dari Rasulullah saw. Tiga lainnya ialah Huwairits bin Nugaid, 
“Abdullah bin Abi Sarh dan Mugais bin Shababah. Namun, sebelum eksekusi, “Abdullah bin Abi 
Sarh masuk Islam. Dengan demikian “Abdullah bin Abi Sarh selamat dari hukuman. (Terj. Oleh 
Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6117 


www.fb.com/PISS.KTB/posts/741991735854242 


3644. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 7) 
16. SURBAN RASULULLOH 


aldo doloc leg Ridll a90 4Sp akwg lc All do sll Jr "JB ls ye». 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah pada waktu pembebasan kota Mekkah, 
beliau memakai serban hitam.". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari "Abdurrahman bin 
Mahdi, dari Hammad bin Salamah. Hadist inipun diriwayatkan pula oleh Mahmud bin Ghailan, dari 
Waki', dari Hammad bin Salamah, dari Abi Zubair, yang bersumber dari Jabir r.a.) 


aldguw Goloc leg (ml Ub3 awg lc al ko sll yr dya 3 LS YI IYOS Ly jALS yo). 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam berpidato dihadapan umat, beliau memakai 
serban hitam." (Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dan diriwayatkan pula oleh Yusuf bin 
“Isa, keduanya menerima dari Waki', dari Musawir al Warag, dari Ja'far bin “Amr bin Huraits,yang 
bersumber dari bapaknya.) 


17. SARUNG RASULULLOH 


Aa IU ne BUS SS KAU Wi Ya 
BD 4 al 9. 


"Aisyah r.a. memperlihatkan kepada kami pakaian yang telah kumal serta sarung yang kasar, 
seraya berkata : "Rasulullah shollallohu alaihi wasallam dicabut ruhnya sewaktu memakai kedua 
pakaian ini". (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', dari Ismail, dari Ayub, dari Humaid bin Hilal, dari 
Abi Burdah yang bersumber dari bapaknya). 


css IiSan "JE3 “Ala Ikoil ll sil us Ly late US "JB ul yS (EN ya dls up yul ye 
aw Ulee WII lan ll Suu «so dj. 


"Utsman bin Affan r.a. memakai sarung yang tingginya mencapai setengah betisnya. Utsman 
berkata : "Demikianlah cara bersarung sahabatku (yakni Nabi shollallohu alaihi wasallam)". 
(Diriwayatkan oleh Suwaid bin Nashr, dari “Abdullah bin al Mubarak, dari Musa bin 'Ubaidah, dari 
Ayas bin Salamah bin al Akwa' yang bersumber dari bapaknya). 


OLX rxg0 Idap :Jl68 Aiu gl (il Alas alug de Al ac WI Jawa AS :JB ulas x Ae1D Uc 
oa 33 NU IS NO Laut UB Jiw Ll Uk». 

"Rasulullah saw. memegang otot betis kakiku dan betis kakinya, lalu bersabda: "inilah tempat 
batas sarung. Jika kau tidak suka di sini, maka boleh juga diturunkan lagi. Jika kau tidak suka 
juga, maka tidak ada hak lagi bagi sarung menutup kedua mata kaki". (Diriwayatkan oleh Gutaibah 


bin Sa'id, dari Abul Ahwash, dari Abi Ishag, dari Muslim binNadzir, yang bersumber dari Hudzaifah 
Ibnul Yaman r.a.) 


18. CARA BERJALAN RASULULLOH 
A39 MI SI yaosidl US akug le Al ac WII Jay 00 ya bas Cul) Yo0 "JB id ul ye 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6118 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Gilg Uimusil xgnid Ul Jd Sal 4S)NI loilS alwg Gale Al clan Al Jguay yo Vaiso 69 &wwl Isa Ku) log 
Va yiSo sd. 


"Tiada satupun kulihat lebih indah daripada Rasulullah shollallohu alaihi wasallam, seolah-olah 
mentari beredar di wajahnya. Juga tiada seorangpun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada 
Rasulullah shollallohu alaihi wasallam, seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. sungguh, kami 
harus bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah Tidak mempehatikankan. ". 
(Diriwayatkan oleh @utaibah bin Sa'id, dari Ibnu Luhai'fah, dari Abi Yunus, yang bersumber dari 
Abu Hurairah r.a.) 


Land 0 bi asi 19855 S5 Kutu ISI skg de AI adan sll JS) "JB Wlb yul us le ye». 


"Bila Nabi shollallohu alaihi wasallam berjalan, maka ia berjalan dengan merunduk seakan-akan 
jalanan menurun." (Diriwayatkan oleh Shufyan bin Waki', dari ayahnya, dari al Masudi, dari 
“Utsman bin Muslim bin Hurmuz, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, yang bersumber dari “Ali bin Abi 
Thalib ra) 


19. KAIN PENYEKA RASULULLOH 
cab Us gi US Ela 43 maag dal dil adas Al Iga 3 U2 "JB Ello yg yah god. 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam sering menyeka (minyak di kepalanya), seakan-akan kain 
penyeka kepalanya seperti kain penyeka tukang minyak." (Diriwayatkan oleh Yusuf bin “Isa, dari 
Waki', dari Rabi' bin Shabih, dari “Yazid bin Aban ar Ragasi, yang bersumber dari Anas bin Malik 
r.a.) 


" Yazid bin Aban ar Ragasy dikenal sebagai orang yang dinilai munkar periwatannya. Hadits ini 
sangat berlawanan dengan hadist Shahih, yang menerangkan tentang kebersihan dan penampilan 
terpuji dari Rasulullah shollallohu alaihi wasallam (Muhammad “Afif az Za'bi). (Terj. Oleh Mas 
Hamzah). 


LINK ASAL: 

www.fb.com/PISS.KTB/posts/742616149125134 

3645. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 8) 


20. SIKAP DUDUK RASULULLOH 


alwo Al Jom) cal, lola» J6 sad all xc8 9d 9 ppm) | 99 mlug le All alo Al Jom) al, Lil 
Sol yo was) dll 33 Ria akug le Wil». 


"Ia (Gabilah) melihat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam di masjid sedang duduk "gurfasha." 
Gabilah berkata :"Manakala aku melihat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam sedang duduk 
dengan khusyu', maka akupun dibawa oleh perasaan takjub karena wibawanya.". (Diriwayatkan 
oleh'Abd bin Humaid, dari “Affan bin Muslim, dari "Abdullah bin Hasan, dari kedua orang anaknya, 
yang bersumber dari @abilah binti Makhramah) 

“ Duduk Gurfasha yakni duduk bertumpu pada pinggul, kedua paha merapat ke perut dan tangan 
memegang betis. 


S3 ade Gula) Sisil benal9 Snuuall 4S Liilisuo ala le All Lala wwll SI, lh san ye». 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6119 ) 


"Sesungguhnya ia melihat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berbaring telentang di masjid, 
dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya." (Diriwayatkan oleh Sa'id bin 
“Abdurrahman al Makhzumi dan lainnya, mereka menerima dari Sufyan, dari Zuhri, dari 'Abbad 
bin Tamim yang bersumber dari pamannya”) 

“la adalah “Abdullah bin Zaid bin 'Ashim bin Muhammad, ia adalah seorang sahabat dan 
dikatakan bahwa ia yang membunuh Musailamah al Kadzdzab (Nabi palsu) 


Audy ssuibsl Sumo 99 Gads ISI alwg ade All ada WII Jaw JS) 1JB Spa dus yul ox» ye». 


"Apabila Rasulullah shollallohu alaihi wasallam duduk di masjid, maka ia duduk secara "ihtiba 
dengan kedua tangannya." (Diriwayatkan oleh Salamah bin Syabib, dari “Abdullah bin Ibrahim al 
Madini, dari Ishag bin Muhammad al Anshari, dari Rabih bin “Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari 
bapaknya yang bersumber dari kakeknya Abi Sa'id al Khudri r.a). 

" Ihtaba adalah duduk Gurfasha sambil bersandar 


21. TEMPAT BERTELEKAN RASULULLOH 
dy luv ole dolug code USio plug le All odao AI Jay Cu) JB dow Ya el ye». 


"Aku pernah melihat Rasulullah sholla Ilohu alaihi wasallam duduk bertelekan pada sebuah bantal 
di sebelah kirinya." (Diriwayatkan oleh 'Abbas bin Muhammad ad Dauri al Baghdadi, dari Ishag 
bin Manshur, dari Israil, dari simak bin Harb, yang bersumber dari Jabir bin Samurah r.a.). 


Liv JSI Yo Haag Ale Adil Lada Al Jay JB Jai dies Ul Casa "JB 28YI uye yg». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda : "Aku tak mau makan sambil bertelekan ". 
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari "Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari “Ali bin 
al 'Agmar, yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a.) 


dolug ade USio mug le Al olao wd Cl) #JB Bow ep ls US) 


"Aku melihat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam duduk bertelekan pada sebuah bantal.". 
(Diriwayatkan oleh Yusuf bin “Isa, dari Waki', dari Ismail, dari Simak bin Harb, yang bersumber 
dari Jabir bin Samurah r.a.). 


22. CARA BERTELEKAN RASULULLOH 


aisgi Sab Lgi Uleg 5 04 doll ado Sgp R38 US US plug le Al Kalao gull Ul Hy uc 
aa NI W). 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar (dari 
rumahnya) dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain Githri 
(buatan Gatar) yang diselempangkan. Kemudian Beliaushalat bersama mereka (para sahabat).". 
(Diriwayatkan oleh “Abdullah bin "Abdurrahman, dari "Amr 'Ashim, dari Hammad bin Salamah, dari 
Humaid, yang bersumber dari Anas r.a.) 


Al) aleg A3 KEY SI A50 3 plug le Al calo All Jos, de ls JB palsy Jl yg 
JB Kenal y dala daga Sasa» # JUS Al Jawa) Lela 105 «Ja Un :J3 aula Caalud el yo ulos: 
pull 39 Ja8 A8 ai csUSi0 IC WS R9 x8 Ai seulang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6120 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Aku masuk ke rumah rasulullah shollallohu alaihi wasallam tatkala beliau sedang sakit yang 
membawa ajalnya. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Kepadanya kuucapkan salam, 
kemudian beliau bersabda : "Wahai Fadlal, apa kabarmu?" Aku menjawab : "Baik wahai 
Rasulullah !" Rasulullah bersabda : "Kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini !" Fadlal 
meneruskan ceritanya :"Maka kulakukan perintah Rasulullah itu. Kemudian beliau duduk, lalu 
meletakkan tangannya di atas bahuku, kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid." 
( Diriwayatkan oleh “Abdullah bin "Abdurrahman, dari Muhammad bin al Mubarak, dari “Atha'bin 
Muslim al Khaffaf al Halabi,dari Ja'far bin Furgan, dari 'Atha' bin Abi Rabbah,yang bersumber dari 
al Fadlal bin Abbas r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/743555402364542 


3646. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 9) 
23. CARA MAKAN RASULULLOH 


BB aslol dab US alug le dil Kalo sud old Ani ye2 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam menjilati jari jemarinya (sehabis makan) tiga 
kali.". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari "Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, 
dariSa'id bin Ibrahim, dari salah seorang anak Ka'ab bin Malik, yang bersumber daribapaknya.). 


SNI amalia lolals JSI ISI alaug Ale dil alan ya j2 JB owl ye». 


"Bila Nabi shollallohu alaihi wasallam selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang tiga”.". 
(Diriwayatkan oleh al Hasan bin “Ali al Khilali, dari "Affan, dari Hammad bin Salamah, dariTsabit, 
yang bersumber dari Anas r.a.). 

“ Yang dimaksud jari yang tiga ,yakni: jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari. 


24. JENIS ROTI YANG DIMAKAN RASULULLOH 


akwg ale AJI oo ll». 


"Keluarga Nabi shollallohu alaihi wasallam tidak pernah makan roti sya'iF sampai kenyang dua 
hariberturut-turut hingga Rasulullah shollallohu alaihi wasallam wafat." (Diriwayatkan oleh 
Muhammad bin al Matsani, dan diriwayatkan pula oleh Muhammad binBasyar, keduanya 
menerima dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ishag, dari' Abdurrahman bin Yazid, dari al 
Aswad bin Yazid, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 

“ Sya'ir, khintah dan bur, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indinesia dengan"gandum" 
sedangkan sya'ir merupakan gandum yang paling rendah mutunya. Kadang kala ia dijadikan 
makanan ternak, namun dapat pula dihaluskan untuk makanan manusia. Roti yangterbuat dari 
sya'ir kurang baik mutunya. 


Calo Ti 39 1513 JI Yg gloss: alay aula Adil ls Al Jaa 3 KI lor "JB yi yen: 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan 
roti gandum yang halus, hingga wafatnya." (Diriwayatkan oleh “Abdullah bin “Abdurrahman, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6121 ) 


dari'Abdullah bin "Amr -Abu Ma'mar-,dari Abdul Warits, dari Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Gatadah, 
yang bersumber dari Anasr.a.). 


25. LAUK PAUK RASULULLOH 


Kd 3 san Jl MS ya Ul ac JB WJSII SISNI air "JB slug le dil aXo Al Jom) ol dl en 
WJSII al Ol aldAl asi». 


"Sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Lauk yang paling enak adalah cuka." “Abdullah bin 
“Abdurrahman berkata :"lauk yang paling enak adalah cuka." (Diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Shal bin "Askar dan “Abdullah bin "Abdurrahman,keduanya menerima dari Yahya bin Hasan, dari 
Sulaiman bin Hilal, Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


AS Jua BM yo AB 4 Tnidolg Cu II Ng Halug dal dll las dil Jua 3 JB JB Saul yul ye. 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah 
dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." (Diriwayatkan oleh Mahmud 
bin Ghailan, daari Abu Ahmad az Zubair, dan diriwayatkanpula oleh Abu Nu'aim, keduanya 
menerima dari Sufyan, dari ' Abdullah bin Isa, dari seorang laki-laki ahli syam yang bernama 
Atha', yang bersumber dari Abi Usaid r.a.) 


dswil clan Jl Kn gl selaku wild sbull duga akug le Al so sll ut J8 Il & cal us 
dy Ul alel ld Ya yu Ao». 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam menggemari labu maka (pada suatu hari) beliau diberi makanan 
itu, atau diundang untuk makan makanan itu (labu). Aku pun mengikutinya, maka makanan itu 
(labu) kuletakkan dihadapannya, karena aku tahu beliau menggemarinya. (Diriwayatkan oleh 
Muhammad bin Basyar, dari Muhammad bin Ja'far, dan diriwayatkan pula oleh "Abdurrahman bin 
Mahdi, keduanya menerima dari Syu'bah, dari @atadah yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.). 


Jwsllg slab Ly akug ade All Klo yul 12 "JB dtule ye» 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam menyenangi kue-kue manis (manisan) dan madu.". (Diriwayatkan 
oleh Ahmad bin Ibrahim ad Darugi, juga diriwayatkan oleh Salamah bin Syabib dan diriwayatkan 
pula oleh Mahmud bin Ghailan, mereka menerimanya dari AbuUsamah, dari Hisyam bin 'Urwah 
yang bersumber dari “Aisyah r.a.). 


Lain Umaid Anas CiSg EL adl R33 sb al le All Kala sll il JB Ld yul ye». 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam diberi makan daging, maka diambilakn baginya bagian dziran 
Bagian dziran kesukaannya. Maka Rasulullah shollallohu alaihi wasallam Mencicipi sebagian 
daripadanya. ". (Diriwayatkan oleh Washil bin “Abdul A'la, dari Muhammad bin Fudlail, dari Abi 
Hayyan at Taimi, dari Abi Zar'ah, yang bersumber dari Abu Hurairah r.a.) 
“ Dzir'an adalah bagian tubuh binatang dari dengkul sampai bagian kaki. 


ar be Jen alsall ska Jen Getas ana il sia data. 


"Daging yang paling baik adalah punggung.". (Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abu 
Ahmad, dari Mis'ar, dari Syaikhan, dari Fahm," yang bersumber dari “Abdullah bin Ja'far r.a.). 
(Terj. Oleh Mas Hamzah). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6122 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/745208158865933 


3647. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 10) 
26. WUDHU RASULULLOH 


Wi sl9 salug ale All lo guild el S8 so 2AgI alabll 4 ul lagi 98 ML 1JB ulaku ye 
asu 29.599 Al cg.dgll alel AS yup #alug ale dll las Al Jaw, J3 Bagi 4d C3 Low. 


"Kubaca dalam Taurat bahwa berkah makanan itu karena berwudlu sebelum makan dan berwudlu 
sesudahnya". Hal tersebut kukatakan kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam dan kukabarkan 
apa yang pernah kubaca dalam Taurat itu, maka Rasulullah shollallohu alaihi wasallam Bersabda : 
"Berkah makanan itu disebabkan berwudlu sebelum makan serta sesudahnya." (Diriwayatkan 
oleh Yahya bin Musa, dari “Abdullah bin Numair, dari Geis bin Rabi". Hadist inipun diriwayatkan 
pula oleh @utaibah, dari "Abdul Karim al Jurjani, kedua riwayat itu bersumber dari @eis bin Rabi', 
dari Abi Hisyam Adahzadan yang bersumber dari Salman r.a.). 


27. DO'A SEBELUM MAKAN DAN SESUDAH MAKAN 


aset US loleb ol al clolal LS log plug Ale Gil lin gl is US :JB Sold gal ul ye 
0 Al asal LS bio JB Sl AS sal Iga, ba IE co, 93 AS. Jl Ng CUSI lo Jgl cdi Sy 
Ulas ago JS Oles WI sa J9 ISL yo 3 MUI. 


"Pada suatu hari, kami berada di rumah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam maka Beliau 
menyuguhkan suatu makanan. Aku tidak mengetahui makanan yang paling besar berkahnya pada 
saat kami mulai makan dan tidak sedikit berkahnya di akhir kami makan.". Abu Ayub bertanya : 
"Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya hal ini bisa terjadi?” Rasulullah shollallohu alaihi 
wasallam bersabda :"Sesungguhnya kami membaca nama Allah waktu akan makan, kemudian 
duduklah seseorang yang makan tanpa menyebut nama Allah, maka makannya disertai 
syetan." (Diriwayatkan oleh Gutaibah Dari Ibnu Luhai'ah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Rasyad 
binJandal al Yafi'l, dari Hubeib bin Aus, yang bersumber dari Abu Ayub al Anshari r.a.). 


aolab lc wlei dil S5 ul uuid Saml JSI Is #alug le dl Lado dil Jaa) JB 1 sAtsile ye 
o,513 dgi WI mw "Jsulo». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda :"bila salah seorang dari kalian makan, tapi lupa 
menyebut nama Allah atas makanan itu, maka hendaklah ia membaca :"Bismillahi awwalahu wa 
akhirahu." (Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya). (Diriwayatkan oleh Yahya bin Musa, dari 
abu Daud, dari Hisyam ad Distiwai, dari Budail al “Agili, dari Abdullah bin “Ubaid bin 'Umair, dari 
Ummu Kultsum, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


koslol SI al solid "JB Aoleb yo &53 ISI akug de Al calo WI Iga US 1JE SNI dg yul yS 

caolwo Ue5 9 Ulu 9». 
"Apabila Rasulullah shollallohu alaihi wasallam selesai makan, maka Beliau membaca : 
"Alhamdulillahilladzi athhamana wa sagana wa ja'alana muslimin." (Segala puji bagi Allah Yang 


memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang 
islam). (Diriwayatkan oleh Mahmud Ghailan, dari Abu Ahmad az Zubairi, dari Sufyan as Tsauri, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6123 


dari Abu Hasyim, dari Ibnu Isma'il bin Riyah, dari bapaknya (Riyah bin 'Ubaid), yang bersumber 
dari Abu Sa'id al khudri r.a.) 


kesan Uas se alahass ISI Ja wuleail ss all Jaw Ss aelsl su za 
by dis sugiso X9 €990 4 A9 IS lo Lulb 1 5». 


"Adapun Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bila hidangan makan telah diangkat dari 
hadapannya,maka beliau membaca :"Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, 
ghaira muwadda'iw wa Ia mustaghnan “anhu Rabbana." (Segala puji bagi Allah, puji yang banyak 
tiada terhingga. Puji yang baik lagi berkah padanya.Puji yang tidak pernah berhenti. Dan puji tidak 
akan mampu lisan menuturkannya, ya Allah Rabbal 'Alamin). (Diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Basyar, dari Yahya bin Sa'id, dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'danyang bersumber dari Abu 
Umamah r.a.). 


28. TEMPAT MINUM RASULULLOH 


adas Al Jaan CAS Id seybi La #Jl69 Spray ln Wale Lada CS Elo 4 wil lal 253 :JB cab uc 
aw le ll». 


"Anas bin Malik r.a. memperlihatkan kepada kami tempat minuman yang terbuat dari kayu. 
Tempat minuman itu tebal dan dililit dengan besi". kemudian anas r.a. menerangkan : "Wahai 
Tsabit! Inilah tempat minum Rasulullah shollallohu alaihi wasallam.". (Diriwayatkan oleh al Husain 
bin al Aswad al Baghdadi, dari "Amr bin Muhammad, dari Isa bin Thuhman, yang bersumber dari 
Tsabit r.a.). 


odllg Jalla Sudlg elo SU dl Aril Igo ang Au All cadas All Joan Cui Silo #JB wil ye». 


"Sungguh ke dalam cangkir ini telah kutuangkan berbagai minuman untuk Rasulullah shollallohu 
alaihi wasallam, baik itu air, nabidz", madu ataupun susu." (Diriwayatkan oleh “Abdullah bin 
“Abdurrahman, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid dan Tsabit, yang bersumber dari Anas bin 
Malik r.a.) 

“ Nabidz adalah air kurma, yakni beberapa biji kurma dimasukkan ke dalam air kemudian 
dibiarkan (semalam) sampai airnya terasa manis. 

“ Anas bin malik pernah melayani Rasululloh selama 10 tahun. 


29. BUAH-BUAHAN YANG DI MAKAN RASULULLOH 
Ub JL sliall BL akug le dll ola guidl j2 1JB dil ac ye». 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam memakan gitsa” dengan kurma (yang baru masak).". 
(Diriwayatkan oleh Isma'il bin Musa al Farazi, dari Ibrahim bin Sa'id, dari ayahnya yang bersumber 
dari Abdullah bin Ja'far r.a.) 

“ Gitsa adalah sejenis buah-buahan yang mirip mentimun tetapi ukurannya lebih besar (Hirbis) 


Ub JL Gubull Sl US akag le dll ola yul yh) Fisuile ye». 


Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihiwasallam. memakan semangka dengan kurma (yang baru 
masak).” (Diriwayatkan oleh Ubadah bin “Abdullah al Khaza'i al Bashri, dari Mu'awiyah bin 
Hisyam, dari Sufyan, dari Hisyam bin "Urwah, dari bapaknya, yang bersumber dari "Aisyah r.a.) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6124 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


30. MINUMAN RASULULLOH 
SW all alug Gale Al ola AI Iga» dl Ulil Sl 0 "JB sisile ye». 


"Minuman yang paling disukai Rasulullah shollallohu alaihi wasallam adalah minuman manis yang 
dingin." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Zuhairi, dari 'Urwah, 
yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


31. CARA MINUM RASULULLOH 
MB 399 2505 00 Lo plug Ale Al sluo yul ld Hywbe yul ye). 


"Sesungguhnya Rasulullah shollallohu alaihi wasallam minum air zamzam sambil berdiri.". 
(Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', dari Husyaim, dari 'Ashim al Ahwal dan sebagainya, dari 
Sya'bi, yang bersumber dari Ibnu “Abbas r.a.) 


132189 bai Doi alg Uda AI adam WII Jowo ul) 1JB 083 ye». 


" Aku melihat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam minum dengan berdiri dan duduk". 
(Diriwayatkan oleh gutaibah dari muhammad bin jakfar dari husain dari ma'mar dari ayahnya dari 
kakeknya ) 


Lol ga» 1Jgtog «ya II BG LAI 93 Yati US Talug le All 0 sll Ul elbow gl se 
Sg,lg». 


"Sesungguhnya Rasulullah shollallohu alaihi wasallam menarik nafas tiga kali pada bejana bila 
Beliau minum. Beliau bersabda :"Cara seperti ini lebih menyenangkan dan menimbulkan 
kepuasan." (Diriwayatkan oleh Gutaibah bin Sa'id, dan diriwayatkan pula oleh Yusuf bin Hammad, 
keduanya menerima dari “Abdul Warits bin Sa'id, dari Abi 'Ashim, yang bersumber dari Anas bin 
Malik r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/746047675448648 


3648. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 11) 
32. MINYAK WANGI RASULULLOH 


abg Mg 9d39 dau) selo lo Jl JI Kulon #alug Ale AI lo All Jaw, JB :JB 845D yul c 
ad bo Lah 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Wewangian laki-laki ialah yang harum baunya 
dan tersembunyi warnanya. Sedangkan wewangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan 
tersembunyi baunya." (Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abu Daud al Hafariyyi, dari 
Sufyan, dari al Jurairi, dari Abi Nadhrah, dari seseorang", yang bersumber dari Abu Hurairah r.a.) 
“ Dalam riwayat lain yang juga bersumber dari Abu Hurairah r.a., sanadnya adalah: Diriwayatkan 
oleh “Ali bin Hujr, dari Isma'il bin Ibrahim, dari al Jurairi, dari Abi Nadhrah, dari at Thawafi, yang 
bersumber dari Abu hurairah r.a. 


33. CARA BICARA RASULULLOH 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6125 ) 


sate eje aa Ka aa anda 
dbi5y yo mula ll». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana kalian. Tetapi beliau 
berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat 
menghafal (kata-katanya) (Diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'adah al Bashriyyi, dari Humaid al 
Aswad, dari Usamah bin Zaid, dari Zuhri, dari 'Urwah, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


ac Jisil BN dd susu alwg le WI alan WII Jay V2 JB Slo ey il ye». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 
tiga kali agar dapat dipahami.". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya, dari Abu Gutaibah — 
Muslim bin Gutaibah-. dari "Abdullah bin al Mutsani, dari Tsumamah, yang bersumber dari Anas 
bin Malik r.a.) 


34. TERTAWA RASULULLOH 


bom NI bubu N YS9 dia goo plug ale All ala Al Iga y EL 93 US JB d yamg al us. 
ISSI ymadg Kal ISSI 103 adl 0 ls ISI cus». 


"Betis Rasulullah shollallohu alaihi wasallam kecil (tidak gemuk). Beliau tidak tertawa kecuali 
tersenyum. Bila aku memandang kepadanya, aku berkata (dalam hati): "Betapa hitam pelupuk 
matanya, padahal tidak dihitami." (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', dari 'Abbad bin al 'Awwam, 
dari al Hajjaj —lbnu Arthah-, dari Simak bin Harb, yang bersumber dari Jabir bin Samurah r.a.) 


fe Nk 9: ale al las il Jaan 5S IS lan JB Gaal ae aen 


"Tiadalah tertawa Rasulullah shollallohu alaihi wasallam kecuali tersenyum." (Diriwayatkan oleh 
Ahmad bin Khalid al Khilal, dari Yahya bin Ishag, as Sailihani, dari Laits bin Sa'id, dari Yazid bin 
Abi Habib, yang bersumber dari “Abdullah bin al Harits r.a) 


35. BERCANDANYA RASULULLOH 


aac Ul ln Pt WE Jati in Ll aloe Al oo Ml Jaw YK Ul JB Ello es ymil Ys« 
S ugill Ja9 lo» 


"Sesungguhnya Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bergaul akrab dengan kami, sehingga 
beliau bersabda kepada adikku yang masih kecil :"Wahai Abu 'Umair (bapak “Umair), apa yang 
dapat dikerjakan burung sekecil itu"?". (Diriwayatkan oleh Hannad bin asSariyyi, dari Waki', dari 
Syu'bah, dari Abit Tayyah, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) 

" Imam Tirmidzi berkata :" Maksud Hadist ini, Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bergurau. Di 
dalam pergurauannya, beliau memberi gelar kepad seorang anak kecil dengan sebutan 
bapak:"Wahai Abu 'Umair (Wahai bapak Umair). 


Pada hadist inipun terdapat suatu hukum, bahwa memberi mainan kepada anak-anak berupa 
burung tidak apa-apa. Nabi bersabda:"Wahai Abu Umair apa yang dapat dikerjakan oleh burung 
sekecil itu ?" Maksudnya adalah : Anak kecil itu mempunyai burung kecil sebagai mainannya. 
Kemudian burung itu mati , maka anak tersebut berduka cita karenanya. Untuk mengobati 
dukanya Nabi bersenda gurau kepadanya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6126 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bia XI Jas Y ilo "JB Luclsi lil dil Jam UNIB "JB 243 yul yo. 


. "Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah! apakah Anda suka bergurau kepada 
kami?" Beliau bersabda :"Benar! Hanya saja apa yang kukatakan, tidak lain hanyalah kebenaran." 
(Diriwayatkan oleh “Abbas bin Muhammad ad Duri, dari "Ali bin al Hassan bin Syagig, dari 
“Abdullah bin al Mubarak, dari Usamah Ibnu Zaid, dari Sa'id al Magbari, yang bersumber dari Abu 
Hurairah r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/747685111951571 


3649. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 12) 
36. SYAIR YANG DIBACA RASULULLOH 


caiiy Jialy 0S 10 S sll yo sepsiu Jins alus le Al ala sll US Jd ld JS 10JE casio yg 
»953 duo 0SAL elukor :Jgu Jiang dol9) ul». 


Aisyah r.a.ditanya "Apakah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam. pernah membaca syi'ir?" Ia 
menjawab :"Beliau pernah membaca Syi'ir Ibnu Rawahah r.a.dan juga pernah membaca syi'ir 
yang berbunyi: "Berita-berita akan datang kepadamu Dibawa oleh orang yang tak kau beri 
bekal".". (Diriwayatkan oleh “Ali bin Hujr, dari Syarik, dari al Migdambin Syuraih, dari bapaknya, 
yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 

" Permulaan baitnya berbunyi: Hari demi hari akan menyingkap kejelasan bagimu. Walau kau 
sebelumnya tidak tahu. 


soui JS NI tam dal selai LB dal Int Ul? #alug ale Al olao WII Jga JB JB 540 cal US 
Ul NS lo 


Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Syi'ir yang terbaik (paling benar) yang pernah 
dibacakan seorang penya'ir adalah Syi'ir Labid” (bin Abi Rabi'ah al Amiri), yang berbunyi: "Ingat! 
Segala sesuatu selain Allah pasti binasa." Dan hampir sajaUmmayah bin Abis Shalt” menjadi 
muslim (karena syi'ir-syi'irnya) .". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari "Abdurrahman 
bin Mahdi, dari Sufyan as Tsauri, dari "Abdul Malik bin 'Umair, dari Abu Salamah, yang bersumber 
dari Abu Hurairah r.a.) 

" Pada masa jahiliyah, Labid adalah seorang yang mulia demikian pula setelah ia masuk Islam. Ia 
merupakan penyair Arab yang terkenal saat itu. Namun setelah turun ayat-ayat Al- Guran ia 
berhenti membuat syi'ir dan ia hanya mencukupkan dengan al-Gur'an saja. Ia wafat pada tahun 41 
H pada usia 140 tahun. 

“ Tentang Ummayah bin Abis Shalt, Rasulullah pernah bersabda: "Syi'irnya beriman, namun 
hatinya tetap kafir." 


adl ygnilin alat US9 B0 dilo yo SSI akug Ale dil ala gu Cmallor 2JB jaw ex sal US 
A40 mui loy79 LSLw 9dg Gala ol yo skil Ug Slug». 


"aku sering duduk bersama nabi shollallohu alaihi wasallam lebih dari seatus kali, para sahabat 
Rasululloh membacakan syair dan menceritakan perkara perkara zaman jahiliyah dulu dan 
Rasululloh diam saja terkadang Rasul terenyum bersama mereka." (Diriwayatkan oleh ali bin 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6127 


hajar dari suraik dari harb dari jabir bin samuroh ) 


lis said Calo gula duel J98 yo A86 dilo aini alug Ule AU lo guil H9, cuS JB and us 
al Al alan sil Jl68 -Liy ssi -Gilo dirsul sus Kd? #alug le Al duo Will MI JB lw dirtul 
awal SS ld Saw gd. 


"Aku pernah berada di belakang Nabi shollallohu alaihi wasallam (dibonceng), kepadanya 
kubacakan seratus gafiah (sajak) Syi'ir gubahanUmmayah bin Abis Shalt as Tsagaf. Manakala 
kubacakan kepadanya sebait syi'ir, Nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Tambahkan lagi!" 
Sehingga kepadanya kubacakan seratus bait syi'ir, kemudian Rasululloh shollallohu alaihi 
wasallam bersabda :"Sesungguhnya Ummayah itu hampir saja menjadi muslim.". (Diriwayatkan 
oleh Ahmad bin Mani', dari Marwan bin Mu'awiyah", dari “Abdullah bin Abdurrahman at Thaifi, dari 
“Amr bin Syarid, yang bersumber dari ayahnya) 


los Ale gi Small US Layio Cu 1g lusa 24 plug Ale Gl su dil Jawa US UB Aril ye 
WI sda Jatag “ala Gale WI ac Al Igo 00 Blu "JG al -alng le WII ako Ul Jaw) 0 s3 
alag le Al alam WII Jaw 08 SU gl li lo wall 294 Ulas Mp all 5 slr Ialwg ale» 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam meletakkan mimbar untuk Hasan bin Tsabit di dalam 
masjid agar ia bersyi'ir yang membesarkan hati Rasulullah shollallohu alaihi wasallam , atau 
(perawi ragu) agar ia mempertahankan Rasulullah . Rasulullah shollallohu alaihi wasallam 
bersabda :"Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala menolong Hasan lewat Jibril tatkala ia 
mempertahankan (atau membesarkan hati) Rasulullah shollallohu alaihi wasallam (dengan 
syi'irnya).". (Diriwayatkan oleh Isma'il bin Musa al Fazari, dan diriwayatkan oleh “Ali bin Hujr 
(semakna), keduanya menerima dari “Abdurrahman bin Zinad, dari Hisyam bin “Urwah, dari 
bapaknya (Urwah), yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


37. TIDUR RASULULLOH 


adl da8 Ki sial AS R59 AnuAn ASI ISI US akug le Al olao sll Ul Uje el dl us. 
sc Usus ag eblac KuS Y» 18an 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam bila berbaring di tempat tidurnya, beliau letakkan 
telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, seraya berdo'a: "Rabbi gini 
'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka." (Ya Rabbi, peliharalah aku dariazab-Mu pada hari Kau 
bangkitkan seluruh hamba-Mu). (Diriwayatkan oleh Muhammad bin al Matsani, dari "Abdurrahman 
bin Mahdi, dari Israil, dari Abi Ishag, dari Abdullah bin Yazid, yang bersumber dari al Bara bin 
“Azib r.a.) 


btiiaal ISI9 c€lesl9 cagol slow Aelllh JB Asal adl Sal ISI alug ale dil so gl US JB dap3 ye 
Jadul ullg Lilo loro bls SM ai samdr "JB. 


"Bila Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya, maka beliau berdo'a : 
"Allahumma bismika amutu wa ahya'. (Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup). Dan 
bila Beliau bangun, maka Beliau membaca :"Alhamdulillahilla dziahyana ba'dama amatana 
wailaihin nusyur." (Segala puji bagi Allah, yang telah menghidupkan aku kembali setelah 
mematikan daku dan kepada-Nya tempat kembali). (Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari 
“Abdurrazag, dari Sufyan, dari "Abdul Malik bin 'Umair, dari Ruba'l bin Hirasyi, yang bersumber 
dari Hudzaifah r.a.) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6128 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jai aya Kis'da as ale BA Jih sase' bi dala allakasal ubersissilus 


"Sesungguhnya bila Nabi shollallohu alaihi wasallam istirahat dalam musafirnya di malam hari, 
Beliau berbaring ke sebelah kanan. Dan bila Beliau istirahat pada musafirnya menjelang subuh, 
maka Beliau tegakkan lengannya dan diletakkannya kepalanya diatas tangannya." (Diriwayatkan 
oleh alHusein bin Muhammad al Hariri, dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Salamah, dari 
Humaid, dari Bakr bin “Abdullah al Mazini, dari Abdullah binRabbah, yang bersumber dari Abi 
Gatadah r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/748209071899175 


3650. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 13) 
38. IBADAH RASULULLOH 


sg Isa AKu: Jii3 ola Gesit 3 alay Ale Al Lao All Iga Ko 1JE dat us Buta ye 
Kas Lag uas Nah "JB Sob Log ebi 0 mati lo el all ae». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berdiri (shalat) sampai bengkak kedua kakinya. Kepadanya 
ditanyakan: "Mengapa Anda membebani diri dengan hal yang demikian? Bukankah Allah sut. 
Telah mengampuni Anda dari segala dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan 
datang?" Rasulullah shollallohu alaihi wasallam . Bersabda :"Tidak patutkah saya menjadi hamba 
Allah yang banyak bersyukur?" (Diriwayatkan oleh Gutaibah bin Sa'id, juga oleh Basyar bin 
Mu'adz, dari Abu 'Awanah, dari Ziyad bin 'Alagah, yang bersumber dari al Mughirah bin Syu'bah 
r.a.) 


Ga) doatac ONE Jul 30 Kalau ala le AI lo sll US» 1JB abs cal ye». 


"Rasululloh shollallohu alaihi wasallam shalat malam hari tiga belas rakaat." (Diriwayatkan oleh 
Abu Kuraib- Muhammad bin al A'la-, dari Waki', dari Syu'bah, dari Abi Jamrah,yang bersumber 
dari Ibnu 'Abbas r.a.) 


yo al oluc due gl sagil J3 yo Asi Jade Jaco AISI US aka le WII ola will Ul Ale yc 


"Sesungguhnya apabila Nabi shollallohu alaihi wasallam . tidak sempat shalat malam hari karena 
tertidur atau berat rasa kantuknya, maka beliau lakukan shalat dua belas rakaat di siang hari.". 
(Diriwayatkan oleh Gutaibah bin Sa'id, dari Abu "Awanah, dari Gatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari 
Sa'id bin Hisyam, yang bersumber dari “Aisyah r.a.). 


518 dsbloy Lgio Jigu HSS) das Sol Jill 0 las US aka Ale All alao Al Jam) ur Ale ye 
wait ata lc gabus lgio € ah 

"Sesungguhnya Rasulullah shollallohu alaihi wasallam melaksanakan shalat di malam hari sebelas 
raka'at. Beliau lakukan shalat witir (ganjil) satu raka'at. Apabila beliau selesai melakukan shalat itu, 


beliau berbaring dengan lambung kanannya di sebelah bawah." (Diriwayatkan oleh Ishag bin 
Musa, dari Ma'an, dari Malik, dari Ibnu Syibab, dari Urwah, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6129 ) 


vas sdg BL JSI US aris Way ad lg le dil alan gl lv susI sasuke Ul. 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam tidak wafat, sampai kebanyakan shalatnya 
(shalat sunnat) dilaksanakan dalam keadaan duduk." (Diriwayatkan oleh al Hasan bin Muhammad 
azZa'farani, dari al Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraih, dari Utsman bin Abi Sulaiman, dari 
Abu Salamah bin "Abdurrahman, yang bersumber dari 'Aisyah r.a.). 


KAS 9 Loela J3 Uni) "OLS, ulos aka Aula All alao AI Ig) 00 Lalin :JB y0c uyl US 
US ag cdlagdl gigS 4 dunib guling) 1 cal JB Keladi asu Kia 19 Ball Xu UnisS 9 sda 
alug lc WI suo will yo bed)». 


Aku pelihara amalan-amalan Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berupa shalat delapan raka'at. 
dua raka'at sebelum shalat Dhuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah shalat Magrib 
dan dua raka'at sesudah shalat Isya'." Selanjutnya Ibnu "Umar berkata :"Hafshah" menceritakan 
kepadaku perihal dua raka'at shalat fajar. Tapi aku tak pernah" melihatnya dilakukan Rasulullah 
shollallohu alaihi wasallam .". (Diriwayatkan oleh Gutaibah bin Sa'id, dari Marwan bin Mu'awiyah al 
Farazi, dari Ja'far bin Burgag, dari Maimun bin Mihran, yang bersumber dari Ibnu “Umar r.a). 

" Hafshah (isteri Rasulullah shollallohu alaihi wasallam ) dan Ibnu "Umar adalah kakak beradik, 
keduanya adalah putera Umar bin Khathab r.a. 

" Disebabkan Rasulullah melakukan shalat fajar di rumahnya, maka Ibnu “Umar tidak pernah 
melihatnya. (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/749213505132065 


3651. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 14) 
39. SHOLAT DHUHA RASULULLOH 


3 al elis og yag MLS, jl saKin "AJE Smua lunn lg Ula AI dad will SI site ls 
J3». 


"Aku mendengar Mu'adzah (binti "Abdullah al- 'Adawiyah) sebagai berikut: "Aku bertanya kepada 
“Aisyah r.a. : "Apakah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam mengerjakan shalat pada waktu 
dhuha?" Aisyah r.a. menjawab : "Benar, beliau melakukan empat raka'at.Dan terkadang beliau 
menambah lagi sebanyak yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla.". (Diriwayatkan oleh Mahmud bin 
Ghailan, dari Abu Daud at Thayalisi, dari Syu'bah, dari Yazid ar Risyk, yang bersumber dari 
Mu'adzah r.a.) 


sebal JB Gam J5 ol 0g Lea Kaluag US alay la Al Kao Al Ig ol sila 1 AI uc ye 
ll Joe Las Kd San tol UB selowull lgu Lg ariii dea Leilo JB 90. 


"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam melakukan shalat empat raka'at sesudah 
tergelincir matahari, sebelum shalat Dhuhur." Beliau bersabda: "Sesungguh nya waktu itu 
merupakan saat pintu-pintu langit terbuka. Maka aku menyukai amal salehkudiangkat saat itu.". 
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin al Mutsana, dari Abu Daud, dari Muhammad bin Muslimbin Abil 
Wadidlah, dari "Abdul Karim al Jazari, dari Mujahid, yang bersumber dari "Abdullah bin as Saib 
r.a.) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6130 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


40. SHOLAT SUNAH DI RUMAH RASULULLOH 


sawo! 33 lol 9 Kuy 98 Dll 5 plg le AI colao AU Sya) dls :JB dg ey MUI Sc Moe ye 
USS ul Inna 98 lan al 00 dl ml in 9 Kalo LE cma Lp in UJI Sy sin JB 
dy 9S HL». 


"Aku bertanya kepada Rasulullah shollallohu alaihi wasallam tentang shalat di rumah dan shalat di 
masjid." Beliau bersabda : "Sungguh, kau melihat sendiri, alangkah dekatnya rumahku dengan 
masjid. Sungguh aku lebih suka shalat di rumah daripadashalat di masjid, kecuali shalat itu shalat 
fardhu.". (Diriwayatkan oleh "Abbas al Anbari, dari "Abdurrahman bin Mahdi, dari Mu'awiyah bin 
Shalih, dari al A'la bin Harits, dari Haram bin Mu'awiyah, yang bersumber dari pamannya 
“Abdullah bin Sa'ad r.a.) 


41. PUASA SUNAH RASULULLOH 
UlS0)9 Ubsuis NI Gasuliio Un gi A9nDy ala We AI la yul Cal, Lon CJ Lol al ye) 


"Tidaklah Aku melihat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam shaum dua bulan berturut-turut 
kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadhan." (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari 
“Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Manshur, dari Salim bin Abil Ja'di, dari Abi Salamah, 
yang bersumber dari Ummu Salamah r.a.) 


aga olois US lolig all HO gita JS LE 10 m9021 plug Ale AU calo AU Igo US) JB UII X0 yg 
doa». 


"Rasululloh shollallohu alaihi wasallam shaum pada awal bulan selama tiga hari pada setiap 
bulannya, dan jarang sekali beliau berbuka pada hari Jum'at." (Diriwayatkan oleh al Gasim bin 
Dinar al Kufi, dari "Ubaid bin Musa, dan diriwayatkan pula oleh Thalag bin Ghanam, dari Syaibani, 
dari 'Ashim, dari Zirin bin Hubaisy, yang bersumber dari “Abdullah r.a.) 


uasosJl 9 paid NI 2920 Sih alwg lc Ul al call YSS» J6 aril yo». 


Nabi shollallohu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengamalkan shaum hari Senin dan 
Kamis." (Diriwayatkan oleh Abu Hafsah — Umar bin “Ali-, dari "Abdullah bin Daud, dari Tsaur bin 
Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Rabi'ah al Jarsyi, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


alay Sule All duo All Jas J9 Alatas d Yiu 3 dagu log slogile US? JB Lisule uc 
so gal Vig dy all 9d UlS0) US Ul0) LAB lal cAoluoy 2019 doc Giusall A8 Lol9 sdn guoy 
Si lis 09 doko sel yag». 


"Hari Asyura (sepuluh Muharram) adalah hari yang dishaumi kaum Guraisy pada zaman jahiliyah. 
Rasulullah shollallohu alaihi wasallam pun shaum pada hari itu. Manakala beliau tiba di Madinah, 
beliau shaum pada hari itu dan beliau perintahkan agar hari itu dishaumi. Manakala bulan 
Ramadhan diwajibkan untuk shaum, maka shaum Ramadhanlah yang menjadi kewajiban, dan 
beliau tinggalkan hari Asyura. Barang siapa ingin shaum silahkan dan barang siapa yang tidak 
mau shaum tinggalkanlah.". (Diriwayatkan oleh Harun bin Ishag, al Hamdzani, 'Abdah bin 
Sulaiman, dari Hisyam bin'Urwah, dari bapaknya, yang bersumber dari “Aisyah r.a.). (Terj. Oleh 
Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6131 


www.fb.com/PISS.KTB/posts/749890755064340 


3652. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 15) 
42. MEMBACA GUR'ANNYA RASULULLOH 


Io» J8 Salug ale dll dus dll Iga Bel Cl AS Hello ey ai TS 1JB s3 ye». 


"Aku bertanya kepada Anas bin Malik r.a. "Bagaimanakah bacaan (Al Gur'an) Rasulullah 
shollallohu alaihi wasallam ?" Ia menjawab :"Bermad (bertajwid). " (Diriwayatkan oleh Muhammad 
bin Basyar, dari Wahab bin Jurair bin Hazim, dari ayahnya, yang bersumber dari @atadah r.a.) 


Si kawal Ly Ali Sonllh :Jaiy del 8 gbi alus Gale dil alun gall US CB cal pl se 
tor aga Ho) K3 US 9 ai ts JI Gen Jl) 1 Jai. 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam memotong bacannya (pada setiap ayat). Beginilah cara 
membacanya:"Alhamdulillahi Rabbil “Alamin ", kemudian beliau berhenti. Selanjutnya 
dibaca :"Arrahmanirrahim" , kemudian beliau berhenti. Selanjutnya dibaca :"Maliki yaumiddin,". 
(Diriwayatkan oleh “Ali bin Hujr, dari Yahya bin Sa'id al Umawi, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi 


Mulaikah, yang bersumber dari Ummu Salamah r.a.). 
43. TANGISAN RASULULLOH 
D3 ul Jawa W 103 «de D3» sabu Ale Al Kalo Al Jam dd JB JB poso y Ul uc ye 


. 


2N HD Gde ebi Ling) Gt ats sell agus OLI 4548 00 Asal Ul Ust yul :JB Jas caleg ella 
Ddlagi Ul Iga caac Cul 3 1 JB (duga. 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda kepadaku:"Bacakan al Guran untukku!" "Wahai 
Rasulullah shollallohu alaihi wasallam! Mana mungkin aku membacakannya kepada Anda, 
bukankah ia diturunkan kepada Anda?". Beliau bersabda:"Sungguh aku inginmendengarkannya 
dari selain-ku." Maka kubacakan surat an Nisa, sampai ayat: "Wajina bika 'ala ha ula-l 
syahida." (Dan Kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka). (@.S. 4 an- Nisa: 41). 
Abdullah bin Mas'ud berkata :"Maka kulihat kedua mata Rasulullah shollallohu alaihi wasallam 
bercucuran air mata.". (Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan , dari Mua'wiyah bin Hisyam, dari 
Sufyan, dari al A'masy, dari Ibrahim, dari 'Ubaid, yang bersumber dari “Abdullah bin Mas'ud r.a.) 


olusp JB gl Su 9D 9 Luo 9d9 920 cs Ulaic JS alug le AI ac dll Jaw lh #Atule us 
ALI) 
UI 07. 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam mencium “Utsman bin Madh'un tatkala ia telah wafat. Dan 
ketika itu beliau menangis." Atau (kata perawi ragu): "Kedua matanya berlinang air mata." 
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari "Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari 'Ashim 
bin Ubaidilah", dari @asim bin Muhammad", yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


44. KETAWADHU'AN RASULULLOH 


bi disalin Ya Sg alel ls Ai Jai J5 JP SSI ey sae ye 
Igw,9 Wl uc :19)939 uc Lil». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Janganlah kalian berlebihan memuji-ku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam. Aku hanyalah seorang 
hamba, oleh sebab itu katakanlah (panggillah) “Abdullah (hamba Allah) dan Rasul-Nya." 
(Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', diriwayatkan pula oleh Sa'id bin "Abdurrahman al Makhzumi 
dan sebagainya, mereka menerima dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari 'Ubaidilah, dari Ibnu 
“Abbas r.a., yang bersumber dari 'Umar bin Khattab r.a.) 


ale cus lg cakil ES all Sam gr sakug ale all sduo dil Jaw» JB :JB dlo vy yl yg 


Cus 4». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda :"Sekalipun kepadaku hanya dihadiahkan betis 
binatang, tentu akan kuterima. Dan sekiranya aku diundang makan betis binatang, tentu akan 
kukabulkan undangannya. " (Diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Abdullahbin Bazi', dari Basyar bin 
al Mufadlal, dari Sa'id dari @atadah, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) 


dag alis call yo Lu US» 1 Lain 38 alwg le All adan Ul Jaw, Jago US Islo :4xvld Jas, 
dadi MSU9 Uk ly 9). 


“Aisyah r.a. ditanya:"Apakah yang dikerjakan Rasulullah shollallohu alaihi wasallam Di 
rumahnya ?" Aisyah r.a. menjawab:"Beliau adalah seorang manusia biasa, beliau adalah seorang 
yang mencuci bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan melayani dirinya sendiri.". 
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Isma'il, dari'Abdullah bin Shalih, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari 
Yahya bin Sa'id, yang bersumber dari 'Amrah). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL: 

www.fb.com/PISS.KTB/posts/750943711625711 

3666. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 16) 


45. BUDI PEKERTI RASULULLOH 


“9 (Slow 39 blsxo Yg Liusgio Ng Lis 8 dug le Al al alil Jom KO dd 06 Les ii yg 
RinDn9 ga S9 Gil Gile SS ya». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji, beliau tidak membiarkan 
kekejian, tiada mengeluarkan suara keras di pasar-pasar dan tidak membalas kejahatan orang lain 
dengan kejahatan. Beliau suka memaafkan dan berjabat tangan.". (Diriwayatkan oleh Muhammad 
bin Basyar, dari Muahammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abi Ishag, dari Abi “Abdullah al Jadali, 
yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


X9 AI Japan 9 Siilbay uu XI 3 Lita Op plg Gale All dad All Jay D 25 lor "WB sasuke ye 
dlol gl loss D3». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, kecuali 
tatkala beliau berjihad fi sabilillah. Beliau pun tidak pernah memukul pembantu dan 
wanita."Diriwayatkan oleh Harun bin Ishag al Handzani, dari 'Ubadah, dari Hisyam bin 'Urwah, 
dari bapaknya, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


D3 Luis mug Gale Al adan WI gay Siau Lor "Jais JII mac ey pul CaKow JG Sio 3 So50 uc 
N Jo». 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6133 


"Aku mendengar Jabir bin “Abdullah r.a. berkata: Tak pernah kudengar Rasulullah shollallohu 
alaihi wasallam dimintai sesuatu, kemudian beliau berkata "tidak""(Diriwayatkan oleh Muhammad 
bin Basyar, dari "Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan,yang bersumber dari Muhammad bin al 
Munkadir r.a.) 


Sg inti 3g Y lag Gale dil ol gal 2 "JB elllo yg al ye». 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam. tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok."Diriwayatkan oleh 
Gutaibah bin Sa'id, dari Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) 


boale Luitag dung Jai HIS alug le dil alan gl Ul HAtule ye». 


"Sesungguhnya Nabi shollallbhu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas 
hadiah."(Diriwayatkan oleh “Ali bin Khasyram dan lainnya, dari "Isa bin Yunus, dari Hisyam bin 
“Urwah, dari bapaknya, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


46. SIFAT MALU RASULULLOH 


basa 0S ISI US9 cd ya 99 Sl yo cbs al alug We AI ld sll JS 1JE SSI dus sud us 
4459 Sd old». 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam . sangat malu melebihi anak dara pada pingitannya. Apabila 
beliau tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahuinya dari perubahan air 
mukanya."Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abu Daud, dari Syu'bah, dari Gatadah, 
dari Abdullah bin Abi 'Utbah, yang bersumber dari Abu Sa'id al Khudri r.a.) 


al il Jom, R3 Cu) Lon 10 gl Wako le Jl alm WII Jaw 2 dl Ui lo» dc Jb 
b3 alwg de aily. 


“Aisyah berkata :"Aku tidak pernah memandang kemaluan Rasulullah shollallohu alaihi wasallam." 
Atau ia berkata :"Sekali-kali aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah shollallohu alaihi 
wasallam "(Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari 
Musa bin “Abdullah bin Yazid al Khathimi, dari Maula “Aisyah, yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


47. BEKAM RASULULLOH 


d0 dub sol Ao25 plug Ule WII uc All Jaa) psi "JS salsa HS 0 Illo ey yail Jis 
Jiol yo Ul» gl “«dolsall d aivaldi Lo Juasl Ul :JB9 as yo dis Losndg3 Ala JS 9 sale yo cucu 
dolsall $Sil 9». 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berbekam, yang membekamnya adalah Abu Thaibah, 
maka beliau memerintahkan untuk memberinya dua sha" makanan. Rasulullah shollallohu alaihi 
wasallam berbicara kepada tuannya (tuan tukang bekam), lalu mereka mengugurkan 
kharajnya”."Rasulullah shollallohu alaihi wasallam .bersabda :"Sesungguhnya cara pengobatan 
kalian yang paling afdhal ialah berbekam." Atau (perawi ragu) :"Sesungguhnya cara pengobatan 
kalian yang utama adalah berbekam."(Diriwayatkan oleh “Ali bin Hujr, dari Isma'il bin Ja'far, dari 
Humaid, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) 


« Abu Thaibah adalah nama panggilan bagi Nafi, ia adalah budak Bani Haritsah atau budak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6134 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepunyaan Abu Mas'ud al Anshari. 

» Sha'(gantang) adlah takaran. Satu Sha'sama dengan empat mud, sedangkan satu mud sama 
dengan tujuh ons. 

» Kharaj ialah suatu kesepakatan antara tuan dengan budak untuk membayar kepada tuannya 
sejumlah uang, sewaktu budak tidak bekerja pada tuannya. 


Dalam peristiwa ini Abu Thaibah seharusnya membayar tiga Sha', tapi karena ia telah membayar 
dua Sha', hasil membekam Rasulullah shollallohu alaihi wasallam Maka yang satu Sha'lagi 
digugurkan oleh tuannya setelah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berbicara dengan tuannya. 


o al asli Kubeis wisolg aDisI al g dulc al alan coil ul wc UD. 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam berbekam dan memerintahkan kepadaku (untuk membayar), 
maka kuberikan pada tukang bekam upahnya."Diriwayatkan oleh "Amr bin “Ali, dari Abu Daud, 
dari Waraga' bin Umar, dari 'Abdil A'la, dari Abi Jamilah, yang bersumber dari “Ali RA) 


Baal DU S9 JII Gasa 99 maniu akwg le Al odao WII Jaw US? 1JE Hllo ey wil yu 
Oeoiic 9 Saslg d Hac Rulig d MS). 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam pernah berbekam pada dua urat leher dan tengkuk. Beliau 
berbekam pada tanggal 17,19, dan 21."Diriwayatkan oleh “Abdul @uddus bin Muhammad al 
“Athar al Bashri, dari "Amr bin "Ashim, dari Hamman, dan diriwayatkan pula oleh Jarir bin Hazm, 
keduanya menerimanya dari @atadah, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.). (Terj. Oleh Mas 
Hamzah). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/753113508075398 
www.fb.com/notes/886349611387848 


3667. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 17) 
48. NAMA NAMA RASULULLOH 


s50y SAI pala! blg anal blg san50 lb Kelam 9 Uh? Halug Ale Al Koo Al Jaw, JB JB dal ye 
ai Da yul SI Leledlg Hilal Lila an058 code yulill mas SI Lalll V9 «ASI yu dliln. 


Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya bagiku ada beberapa nama, 
Yaitu: Aku Muhammad, aku Ahmad dan aku al Mahi, maksudnya: denganku Allah membasmi 
kekafiran. Aku juga digelari al Hasyir, yang maksudnya: umat manusia dihimpun di belakangku. 
Akupun digelari al “Agib (penerus para Nabi)" al Agib adalah yang tiada diiringi di belakangnya 
oleh hadirnya seorang Nabi." (Diriwayatkan oleh Sa'id bin "Abdurrahman al Makhzumi dan 
lainnya, dari Sufyan, dari azZuhri, dari Muhammad bin Jabir bin Muth'im bin Adi", yang bersumber 
dari bapaknya). 


CA, Ls don Lis Somo Lil» :Jl68 diuoll Sob v6 9 alug Uc al al guill cun JB Aayrs Uc 
adal swg ll blg asia lg Will s9 «do3 Jl» 


Hudzaifah berkata : "Aku bertemu dengan Nabi shollallohu alaihi wasallam pada suatu jalan di 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6135 


Madinah. Ia bersabda:"Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Nabiyur-Rahmah( Nabi pembawa 
Rahmat) dan aku Nabiyut-Thaubah (Nabi pengajar taubah). Aku al Mugaffi (yang datang mengikuti 
jejak para Nabi). Aku al Hasyir dan Nabiyul Malahim (Nabi yang mengalami beberapa 
peperangan). ". (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Tharif al Kufi, dari Abu Bakar bin 'Iyyasy , dari 
“Ashim, dari Abi Wa'il, yang bersumber dari Hudzaifah r.a.). 


49. KEHIDUPAN RASULULLOH 
slollg sol NI 3d Ul cl Sawi LoL ygis VSoi So50 Jl US yl» WB Atile yo». 


Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad shollallohu alaihi wasallam pernah selama sebulan 
tidak menyalakan api (tidak menanak apapun) kecuali korma dan air." (Diriwayatkan oleh Harun 
bin Ishag, dari 'Ubadah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya yang bersumber dari “Aisyah r.a.) 


log dl 39 cndal sdg dl Lu log dl was sil» Ialwg ala WI duo AI Jaw) JB JB wil us 
IN Lula ea NIS SS AK alas Ia al La Kang ALI cunca da datale cal Ka Kr 


"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku dijadikan takut oleh Allah 
dan tiada seorangpun yang diberi rasa takut sebagaimana aku. Sungguh, aku telah ditimpa 
cobaan di jalan Allah, dan tiada seorangpun yang mendapat cobaan sebagaimana aku. Sungguh 
merupakan pengalaman bagiku, yaitu selama tiga puluh hari tiga puluh malam, aku dan bilal tidak 
mendapatkan makanan yang pantas dimakan orang yang mempunyai rongga perut. Waktu itu 
hanya ada sedikit makanan yang disembunyikan pada ketiak bilal.". (Diriwayatkan oleh “Abdullah 
bin “Abdurrahman, dari Rauh bin Aslam Abu Hatim al Bashri, dari Hammad bin Salamah, dari 
Tsabit, yang bersumber dari Anas r.a.). 


50. USIA RASULULLOH 
sdgig el yias Gidollg LA syg dia BA IS AS plg de Al lo gl C0) :JB yubc al us 
Gelas 9 OS al 9d 9». 


"Nabi shollallohu alaihi wasallam tinggal di Mekkah (setelah menjadi Rasul) tiga belas tahun. Di 
sana beliau mendapat wahyu. Di Madinah sepuluh tahun. Beliau wafat dalam usia enam puluh tiga 
tahun." (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', dari Rauh bin “Ubadah, dari Zakaria bin Ishag, dari 
“Amr bin Dinar, yang bersumber daari Ibnu “Abbas r.a.) 


Gia Coal 9 NG al 9d 9 Klo alwg lc Jl ala coil ul dil yo». 


"Sesungguhnya Rasulullah shollallohu alaihi wasallam. wafat dalam usia enam puluh tiga tahun." 
(Diriwayatkan oleh Husein bin Mahdi al Bashri, dari 'Abdurrazag, dari Ibnu Juraij, dari Juraij, dari 
Zuhri, dari "Urwah, yang bersumber dari 'Aisyah r.a.). (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/754379104615505 
www.fb.com/notes/886351534 720989 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6136 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3668. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDJZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 18) 
51. WAFATNYA RASULULLOH 


UBI Aga Doli AS plg Ale All do Al Jaa ad Leiobu Balas sd :JB sll 01 yail uc: 
Sal9 ago 5S selo Jail « ul wUl dl ss (Su sal GIS pull g Iouoo H8 9 US ag29 dll W ud 
aga! ala 31 90 mlug le WI alam Al Jom Woig owl). 


"Terakhir kali aku memandang Rasulullah shollallohu alaihi wasallam. yaitu tatkala tirai kamarnya 
dibuka pada hari Senin. Aku memandang wajahnya bagaikan kertas mushaf (dalam keelokan dan 
kebersihannya) . Orang-orang shalat di belakang AbuBakar r.a. Hampir saja terjadi kegoncangan 
diantara umat, kemudian ia (Abu Bakar r.a.) memerintahkan umat agar tenang. Abu Bakar 
memimpin mereka, tirai kamar Nabi shollallohu alaihi wasallam dibuka, dan Rasulullah shollallohu 
alaihi wasallam kedapatan telah wafat pada akhirhari itu."(Diriwayatkan oleh Abu "Ammar al 
Husein bin Huraits, dan diriwayatkan pula oleh Gutaibah bin Sa'id dan sebagainya, mereka 
menerima dari Sufyan bun Uyainah, dari Zuhri, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) 


Jla8 306 550 59 alg aule AJI alam WI Jowo HIS at :JB dono J Ku LC Uu Al uc: 
Kum blh :JB gl -Gyulil) Kala Ul S3 LI Tg 09 K033a8 NU Lg so» :Jl63 asu LS SI Y sb- 
Su UI Lo.09 “03343 NU Lg son J8 Lagi #3 «SL Yus :JMS 88 le sasis JB 
ai JBoue Ujol 33 Balimu NG SSL pia J3 A4 Isl Jual Ja) sud Ul dule ws ualll Jul 
Laga Call gun gl Ul onD SIB amlde Jua 3 UI Ig 209 se33ald NU Tg 202 :Jl8 386 ul oelr 


"Tatkala Rasulullah shollallohu alaihi wasallam sakit, beliau (Rasulullah) sempat pingsan, 
kemudian sadar kembali. Beliau bersabda: "Apakah waktu shalat telah tiba?" Para sahabat 
menjawab: "Ya". Kemudian beliau bersabda: "Perintahkan Bilal agarmengumandangkan adzan 
dan perintahkan agar Abu Bakar shalat (menjadi imam) bagi umat (atau beliau berkata, perawi 
ragu) bersama umat." Selanjutnya Salim berkata: "Kemudian beliau pingsan kembali, kemudian 
sadar kembali,seraya bersabda: "Apakah waktu shalat tiba telah tiba ?" Para sahabat menjawab: 
"Ya". Kemudian beliau bersabda: "Perintahkan agar Bilal mengumandangkan adzan dan 
perintahkan agar Abu Bakar melaksanakanshalat bersama umat." “Aisyah berkata (usul) kepada 
Rasulullah shollallohu alaihi wasallam : "Sesungguhnya ayahku amat perasa. Bila ia berdiri di 
tempat itu (tempat Rasulullah mengimami), ia akan menangis, dan ia takkan mampu 
berdiri.Bagaimana sekiranya Anda perintahkan saja orang lain!" Salim bercerita lagi: "Kemudian 
beliau pingsan lagi, kemudian sadar kembali, seraya bersabda: "Perintahkan agar Bilal 
mengumandangkan adzan dan perintahkan agar AbuBakar melaksanakan shalat dengan umat 
(menjadi imam).Sesungguhnya kalian (wahai kaum wanita) bagaikan wanita pada masa Nabi 
Yusuf" 


Jlib Ai5 253 plug ale dil alus dil Igo ul Ri nyai had H4 gel ol 38 Jk sob JB: 
Kal Ul log 2S) UBS ul ol, la lagale K6 «5 Jang Lay Usb Ale OI wol Igo 
gol Y alg Loc Jika A8 alas de Al alm Al Joan US Wu SI gal 0158 KU AO Cui) 


2 Su mol Ulil US9 2JB II pda Ap .18 VI YAH mkug le All Koan Al Jgaao ul Sy lal 
Su Ul cus sara ala lc Al Kao Al Joy 0 Hd Silbil call b :IgJES nyali lu vb3 yg 


Jaiy sac ul 2 Salug ale Ali al Al Igo ABI JB il, lo esdd 9S ul sama 93 gag: 
PSP oi 5 25 YI LA mlaug Ale Al adan Al Iga y ol S3 Ios Roma Y, 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6137 


" Kemudian Salim melanjutkan ceritanya: "Maka Bilal diperintahkan, ia pun mengumandangkan 
adzan dan Abu Bakar diperintah, ia pun shalat bersama umat (menjadi imam). Kemudian 
Rasulullah shollallohu alaihi wasallam agak berkurang rasa sakitnya, maka beliau bersabda: 
"Carikan untukku orang yang bersedia aku telekani!" Maka datanglah Burairah" dan seorang laki- 
laki lainnya, kemudian Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bertelekan pada keduanya. 
Manakala Abu Bakar melihatnya, ia punmengundurkan diri (dari kedudukan menjadi imam), 
namun Rasulullah shollallohu alaihi wasallam . mengisyaratkan agar ia tetap di tempat, akhirnya 
Abu Bakarpun selesai mengerjakan shalat (mengimami). “ Kemudian Rasulullah shollallohu alaihi 
wasallam wafat, maka 'Umar bin Khattab r.a. berkata: "Demi Allah, tiada seorangpun yang 
kudengar menyebutkan Rasulullah saw. wafat, melainkan akan kupancung (kepalanya) dengan 
pedangku ini!" Salim menceritakan lagi: "Umat pada waktu itu tidak mengetahui. (Hal itu dapat di 
mengerti) sebab sebelumnya tidak ada pada seorang Nabi. Maka sewaktu “Umar berbuat 
demikian umat hanya berdiam diri. Kemudian mereka berkata: "Wahai Salim! Berangkatlah 
engkau menemui sahabat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam (Abu Bakar) dan panggillah 
kemari!" Kutemui Abu Bakar sewaktu ia berada di dalam masjid. Kudekati dia sambil menangis 
karena kebingungan. Manakala ia melihat daku, iapun bertanya: "Apakah Rasulullah telah wafat?". 
Aku menjawab: sungguh umar berkata: "tak seorangpun yang kudengar menyebut rasulullah 
shollallohu alaihi wasallam wafat, melainkan ia akan aku pancungdengan pedangku ini!" 


lal L 2Jb mug Gale Al las AI Jgauy E Igl55 38 yulillg 98 cls3 400 Liku Jiul 19) JS 
Kala L IglB $ fusi peila co sb) Jl saung Aule LS cus elo Al Iga 38 xl Iga 8 Mali 
IG «jau Su Isale3 asi "JB Saug lc dil lo Al guy LAI sakug le dl alas All Jo 
a33 Jay JG SS9 IE cai "JG SAI Jom) dc alucul cal Gale AVI alam Al Iga a50 
Ig SS UBS SY SI USS INI y9 HS B3 IS Pi 092 SU Si UII Ily yg HS 

a25 JB Salug ale All Kalo Ll Jawa) AI alan ce Al lo Jawa calo 4 LB sulis 

$ ul Igalei cb USO 88 NI Ang, As Al all Ul dag, All Las ll Sal $$ :JB Fuul “IG 
Jai yo lugas) adl Lu Hilail #IglE8 sg yoLiiy Uayalgall 20113 Ayl siy alugy ul pol Ai «j2 
soil Pa ten Ula 


" Abu Bakar berkata kepadaku: "Sudah, berangkatlah! " Maka berangkatlah aku bersamanya. 
Setibanya, orang-orang telah masuk ke rumah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam , untuk itu ia 
berkata: "Wahai umat Muhammad! Berilahaku jalan!"Kemudian mereka memberi jalan untuk Abu 
Bakar. la menghampiri jenazah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam . ia bersimpuh dan 
menyentuhnya, seraya membaca al- Gur'an (A.S 39 az Zumar: 30), yang artinya: "Sesungguhnya 
engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati." Para sahabat bertanya: "Wahai 
sahabat Rasulullah ! (ditujukan kepada Abu Bakar) Apakah Rasulullah . telah wafat ?". Ia (Abu 
Bakar) menjawab: "Ya". Tahukah mereka bahwa benar apa yang terjadi. Mereka berkata: "Wahai 
sahabat Rasulullah, apakah dilakukan shalat jenazah juga bagi Rasulullah saw. ?" la menjawab: 
"Ya". Mereka bertanya lagi: "Bagaimanakah caranya?" Ia menjawab: "Serombongan masuk, 
kemudian bertakbir, membaca shalawat dan berdo'a, kemudian keluar. Setelah itu masuklah 
serombongan berikutnya, lalu bertakbir, membaca shalawat dan berdo'a, kemudian keluar sampai 
semua orang kebagian."Mereka bertanya lagi: "Wahai sahabat Rasulullah ! Apakah Rasulullah 
juga dikebumikan? ". Ia menjawab: "Ya". Mereka bertanya: "Di mana?". Ia menjawab: "Di tempat 
beliau wafat, di mana Allah mencabut ruhnya pada tempat itu, karena Allah tidak mencabut ruhnya 
melainkan pada tempat yang baik." Yakinlah mereka bahwa apa yang dikatakan Abu Bakar itu 
benar. Kemudian ia memerintahkan mereka agar yang memandikan beliau adalah sepupu beliau 
dari garis keturunan ayah beliau. Orang-orang Muhajirin bermusyawarah (tentang khalifah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sesudahnya) maka berkatalah mereka: "Temuilah teman-teman kita dari kelompok Anshar, kita 
ikut sertakan mereka bersama kita pada perumusan perkara ini (Khalifah)!" 


JSI 93 lod Ioi subid SI Ad Jio dl yo sol 0x Ji yo Sing ul Lo Ola ul 
lo dinas day pall asulag Asal OM Law Ai "JB Slad yo (lo alil Ul 433 Y asal Jai Sl. 


Golongan Anshar berkata: "Dari golongan kami seorang wakil dan dari kalian juga" “Umar bin 
Khattab berkata: "Siapakah gerangan yang dapat menandingi orang yang memiliki tiga 
keutamaan? la adalah salah seorang dari dua orang di kala keduanya (Abu Bakar dan Nabi 
shollallohu alaihi wasallam ) berada di dalam gua. Di kala itu Rasulullah shollallohu alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kamu berduka cita sesungguhnya Allah bersama kita." (@.S. at Taubah:40). 
Siapakah gerangan orang yang berdua itu? Salim melanjutkan ceritanya: Kemudian ia (Umar) 
mengulurkan tangannya, maka mereka para sahabat berbai'at kepadanya (Abu Bakar) dan 
seluruh umat punikut memberikan bai'at kepadanya dengan bai'at yang tulus ikhlas." 
(Diriwayatkan oleh Nashr bin “Ali al Jahdlami, dari "Abdullah bin Daud, dari Salamah bin Nubaith, 
dari Nu'aim bin Abi hind, dari Nubaith bin Syarith, yang bersumber dari Salim bin 'Ubaid r.a.). 
(Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/886355718053904 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/755693201150762 


3669. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM 
TURMUDZI Bil Ikhtishor (BAGIAN 19) 
52. HARTA PUSAKA RASULULLOH 
Gilang As lu NI slug le JII al ll Jaw, Sy lo» "JB do Jd 393 SSI Sl us 9000 uc 
diruo Leles Lal». 
"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam tidak meninggalkan pusaka kecuali sebilah pedang, seekor 
keledai dan sebidang kebun yang dijadikan sebagai sedekah." (Diriwayatkan oleh Ahmad bin 


Mani', dari Husein bin Muhammad, dari Israil, dari Abi Ishag, yang bersumber dari "Amr bin al 
Harits r.a. ) 


53. MIMPI BERTEMU RASULULLOH 
Jiatu Y Ular UB sil) 389 alioll 43 gil) yo» "JB plug le Al van yudi yS HK ey dll uc ye 


w ». 


"Barang siapa bermimpi melihatku di dalam tidurnya maka sesungguhnya ia benar-benar 
melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. ". (Diriwayatkan oleh 
Muhammad bin Basyar, dari "Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Abi Ishag, dari Abil 
Akhwash, yang bersumber dari "Abdullah bin Mas'ud.") 


Maan dibatas atasi JR asal aa daa al tgn 
gal yo Is 53 cas ol9 dim Yo 833 o3all La» 1 JB». 


Sesungguhnya Nabishollallohu alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa melihat aku pada waktu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6139 


tidur (mimpi), maka sesungguhnya ia benar-benar melihat aku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat 
menyerupaiku. " Beliau bersabda lagi: "Dan mimpi orang yang Mu'min itu merupakan satu bagian 
dari 46 bagian sifat kenabian."(Diriwayatkan oleh “Abdullah bin “Abdurrahman ad Darami, dari 
Mu'alla bin Asad, dari "Abdul “Aziz bin Mukhtar, dari Tsabit, yang bersumber dari Anas r.a.) 


54. PENUTUP 


Yang Esa, Tuhan Yang Agung, Tiada Tuhan Selain-Nya, Allah swt. serta shalawat dan salam 
semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, ya Habiballah Nabi 
Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutny a hingga akhir zaman. 
Sungguh betapa indah dan betapa beruntungnya umat Nabi saw. yang hidup di masa beliau 
hidup, umat yang ikut setiap jejak langkah beliau berjihad fi sabilillah di bawah panji Ia ilaha ilallah. 
Namun sebenarnya kita lebih baik karena kita umat Nabi saw. Yang hidup di masa beliau telah 
tiada berabad-abad lalu tetapi kita selalu mencintai dan merindukan Rasulullah saw. dan 
seharusnyalah bila kita mengaku mencintai dan merindukan beliau maka ikutilah sunnah- sunnah 
beliau tetapi tetap dahulukanlah yang wajib. Sesungguhnya Nabi saw. Tidak akan puas,tidak akan 
bahagia, tidak akan senang jikalau seorang dari umat beliau masih berada dalam neraka. Wahai 
Rasulullah saw. betapa indahnya dirimu, engkau suri tauladan yang baik. Wahai Rasulullah 
engkau adalah sebaik-baik ciptaan yang diciptakan oleh Allah Azza Wajalla 


Wahai Rasulullah shollallohu alaihi wasallam betapa dinantikannya dirimu, hingga para Nabi 
sebelummu pun ingin menjadi umatmu.Wahai Rasulullah shollallohu alaihi wasallam betapa 
dicintainya engkau, hinga saat engkau wafat tiada yang percaya bahkan sahabat Umar berkata: 
"Tak seorangpun yang kudengar menyebut Rasulullah shollallbhu alaihi wasallam wafat, 
melainkan ia akan kupancung dengan pedangku ini!" Wahai Rasulullah shollallohu alaihi wasallam 
sungguh diri ini, ruh ini dan seluruh umatmu umat muslim mencintai dan merindukanmu, maka 
berilah syafa'at kepada kami dihari akhirat nanti agar kami dapat berkumpul dengan engkau di 
surga Allah swt. Sungguh tiada kesenangan yang melebihi kesenangan disaat terlantunkan 
kalimat-kalimat Al-@ur'an.Sungguh tiada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan disaat teringat 
akan kabar gembira yang dijanjikan Allah swt dalam setiap ayat Aur'an. Sungguh tiada kesedihan 
melebihi kesedihan disaat terbaca kalimallah yang mengabarkan tentang kepedihan yang akan 
kau berikan kepada orang-orang yang lalai. 

Sungguh tiada ketakutan yangt melebihi ketakutan akan azabmu yang pedih.Dan sungguh tiada 
ketenangan dan kedamaian yang tercipta layaknya saat terlantunkan lisan dan hati ini mengucap 
LA ILAHA ILALLAH MUHAMMADURRASULULLAH. 


Ya Allah semoga buku ini dapat menyegarkan hati umat islam dan mengabarkan betapa mulianya 
manusia yang Kau ciptakan sebagai khataman nabiyyin.Ya Allah Semoga kami yang mempelajari 
buku ini Kau masukkan ke dalam golongan orang-orang yang Kau ampuni dosanya dan orang- 
orang yang mendapatkan syafa'at dari Baginda Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam. 
Amiin ya robbal “Alamiin ...... (Terj. Oleh Mas Hamzah). 


LINK ASAL : 
www.fb.com/PISS.KTB/posts/757912857595463 
www.fb.com/notes/886357104720432 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6140 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3836. KITAB @OSHIDAH BURDAH 
PERTANYAAN : 


? Ahmad Fusyani 
Assalamu'alaikum, Ada yang mempunyai goshidah burdah ? Tolong dong kalau ada copasin 
goshidah burdah, translet arab gundul dan artinya. Terima Kasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam 
- @oshidah Burdah Bagian Pertama : 
Soamogall momo gali Ao 39 wi Bam 
adl SaSg JoIll 8 : J9Xl Juoall 


Bagian pertama: Bercumbu dan pengaduan cinta 


mk SBI 55 Il se Isa lol Hug gl SS 
— Jasa JB RIO GE va Gus 5 


SI Ilio Yo SS bos 30 Ol S3 € ulas S3 Cl 
Apakah karena mengingat para kekasih 6 Dzi Salam|1) sana 
Engkau deraikan air mata dengan darah duka 


3 bo elsa! 33 Sal asal O 5bB slab Lo H3 5 ki 
Ataukah karena hembusan angin terarah lurus berjumpa di Kadhimah (21 
Dan kilatan cahaya gulita malam dari kedalaman jurang idham (3|. 


—43 Sial CalS € Ol bi bg D Uas GI OS 5 | eling Lo3 
Mengapa kedua air matamu tetap meneteskan airmata? Padahal engkau telah berusaha 
membendungnya. 
Apa yang terjadi dengan hatimu? Padahal engkau telah berusaha menghiburnya 


p—bi03 Vio pain Lu) b DK II 5 | Sial Caaisn| 
Apakah diri yang dirundung nestapa karena cinta mengira bahwa api cinta dapat disembunyikan 
darinya. 
Di antara tetesan airmata dan hati yang terbakar membara 


—dall3 UU SJ SSI X3 DO Jlb ac less G3 J S3gll NI) 
Andaikan tak ada cinta yang menggores kalbu, tak mungkin engkau mencucurkan air matamu. 
Meratapi puing-puing kenangan masa lalu berjaga mengenang pohon ban dan gunung yang kau 
rindu 


plg Ron Jae Ie 4 (O Lg Ba BI S3 
Bagaimana kau dapat mengingkari cinta sedangkan saksi adil telah menyaksikannya 
Berupa deraian air mata dan jatuh sakit amat sengsara 


AI SSS AE All Sio D 333 HS abs LI Gsila 
Duka nestapa telah membentuk dua garisnya isak tangis dan sakit lemah tak berdaya 
Bagai mawar kuning dan merah yang melekat pada dua pipi 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6141 ) 


— SIS sej US SH 333 33 jo Cab SU 1 
Memang benar bayangan orang yang kucinta selalu hadir membangunkan tidurku untuk terjaga 
Dan memang cinta sebagai penghalang bagi siempunya antara dirinya dan kelezatan cinta yang 
berakhir derita 


AB J Kail Ip Sd io O d5x00 Sy3BIl Sggll 9 Kai N L 
Wahai pencaci derita cinta kata maaf kusampaikan padamu 
Aku yakin andai kau rasakan derita cinta ini tak mungkin engkau mencaci maki 


Situ Gil Yg Blagl y DO Jiluny Sjwd sJLS slise 
Kini kau tahu keadaanku, tiada lagi rahasiaku yang tersimpan darimu — 
Dari orang yang suka mengadu domba dan derita cintaku tiada kunjung sirna 


an Sd isl ,e Call € ID Amat Cat SSI mei MAS 
Begitu tulus nasihatmu, tapi aku tak mampu mendengar semua itu 
Karena sesungguhnya orang yang dimabuk cinta tuli dan tak menggubris cacian pencela 


ai GE Ri ad Sl Kail Oh MAS 93 Lal Rani Cg sil 
Aku curiga ubanku pun turut mencelaku 
Padahal ubanku pastilah tulus memperingatkanku 


Keterangan : 
(11 Dzi salam: Suatu tempat antara makkah dan madinah 
(2) Kadhimah: Jalan menuju makkah 


(3) Idam: Sebuah jurang di Madinah 
Baca juga @oshidah Burdah bagian selanjutnya 


- BAGIAN KEDUA 

- BAGIAN KETIGA 

- BAGIAN KEEMPAT 

- BAGIAN KELIMA 

- BAGIAN KEENAM 

- BAGIAN KETUJUH 

- BAGIAN KEDELAPAN 
- BAGIAN KESEMBILAN 
- BAGIAN PENUTUP 

Di kutip dari http://ulinuhaasnawi.blogspot.com 
Wallahu A'lam 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups'/piss.ktb/868520393170770/ 

3842. HUKUM MEMBACA KITAB AL-BARZANJIY TIDAK 
MEMAKAI TAJWID 

PERTANYAAN : 

» Anaa Syifa'ul @olbiy 

Assalamualaikum wr wb. Mohon penjelasanya dari para yai, Apa boleh membaca panjang pada 


baca'an pendek di berzanji Seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6142 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pada lafad muhammad di daerah saya sudah jadi kebiasaan dibaca panjang, jadi 
MUHAMMAAAAD ? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah, dalam kitab Ihya'u 'ulumiddin juz 2 halaman 136: 


kas 99 Joglo Rsll $ w WS clil 549 489Jl9 »930ll 239 maba X0 Gl Jha isl Lol 9. 
Rbilly Jupglly SEgll9 0x09 0.288 Jul LS 890 NI Ulil 3g2u X9 sesi 99 jila H movi Ibn 
29 So gl alay 890 duiuati lo XS ale ad 


Sesungguhnya perbedaan metode bacaan dengan memanjangkan yang pendek dan 
memendekkan yang panjang atau berhenti di tengah-tengah kalimat memutus atau menyambung 
sebagian dari sebagiannya maka cara membaca seperti ini diperbolehkan dalam syair (sedangkan 
albarzanjiy adalah kitab syair, red). 

Tidak boleh di dalam al @uran kecuali membacanya seperti bacaan ketika diturunkannya... 
(maksudnya sesuai bacaan saat diturunkannya (di zaman Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam) 
sila Usaha sy Iuks dan bacaan tsb diterima oleh ulama khalaf dari lama salaf ). Wallaahu 
A'lam. 


Dalam syarhnya, al Ithaf juz 2 halaman 56 : 


(lsg Luo 69 Joglg gadly WAS slsi 899 »9r00ll 099 » gantall a04 Mall sll ANuSI loslg 
Ill yg WII alang (Jill laS 9 JI NI OLI A8 954 Yo) GAL Cell js Gol 


Wallaahu A'lam. (ALIF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/907547842601358/ 
www.fb.com/notes/927472273942248 


4068. KITAB RISALAH AHLU SUNAH WALJAMA'AH 
KARYA HADHROTUSY SYEIKH HASYIM ASY'ARI 
Dari : Abdullah Afif 


elaslls dil Jal a3gi0 Ulos EL blyala sagall s5 48 Aelaslla dl Jal JL) 
slalell HA does) LSN pai ll Soal A55 sos0 del ANA! CAJG 

Gaol ukaluall R05 (C3 Sulu 423 Gally 523 ai ll lc 

Sigaig do3to 

all ya tan 

Ig KS ale one SI 193 SS Agiay Jual SAI 38 (sal Gaal 383 sousll WS 49 JB Gal Ia3g las 
53 all LES Gaal Gatot Ul 383 ol) Ul sasa 35 all buluwgg betting bau ole Ladusg 00Lo (3S hall 0S 
acilg usnl3 Jl alay AU 9d Ja Ig JS Ie K3 An Halo Kg eeilis30 og0i 3 c050 SSB Sig, 
Sila Ja CASN 5 yao5 do amil lou 0. 

Ela3I ala Aw lil IR ll Gina Ginlusil K5 ine Colag Bs Lolis ole S5) Ja UUS ISg3 63803 
Olla Gisololl Ola d8 25203 da3 Kisaoll SL sale dia A9 5 Aelasily dll Jal AS wall dalil Sal, 
ale Sapi Siliell Adya A3 3S SI Ao dlg BBI M3 13 dol583 836 Gioluall 49 Olug amagig Ub33 S3 BI 388 
elaally dil Jai dab. 

IS saia 5133 bul GI Lele Gadidlg JL ABNI Apad bli! 89 cal adl A55 Al Kaul Gioludl 303 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6143 


06 ISisy 1S Lap LSI 59 sala dile Al oli Agu) dig ole dil li A3 Ye BUSI Siah Yao sja 


Je3315 JI3SN 48 G1i930 1353573 Jikalls ISI 25l3o 52 I3Set «Iis 3 mall, 
ALAg Haa paud C0) bagai clale 2S ep ol u dn Oral pala Sos0 gam @ KOPI ET 2! SS3 


An Et K3 ET 


cUSI Lo doc Jas ala Sa 0g be IS 013 Aap Leg La Las lp ale dls 


1418. Lin 1 isi 
gol os MS 
GS aloc xon0 


all yaS II UI atw 

bli saga Ca jp Us A3 Cara UUS K3 A53 ,allg 2856 Usus de 2s Da3 all de K3 ab ssi 
gi ol dl SSI Sal ap II all Gl ina! at SUN G0 Usg ieul3 dim Oli ale PKI Gp Uta dell 
usu merta 99 esa Ulat 153,22 “8995 SIS Gl ya SII aa Las dot Jen U3 JSI G0 Mel dut 
soal ella. 

Aida dial Un 33 J3 

GM 9 Baluall dus sall ala Rul Why Inang 8 Il WI Aa: ak 9d sll sil JB GS sang LAU di 
Sie : lg ale Ab olo Vga Kie AVI sn) Wr dl6 yA 9 AC Gan d6 gl Aug ale All Lalo Al Jaa) GS 
dad 2 SS dial Gl Logado il -Bl3 gl GS si Sio Ale Cabl3 lo 8563 Sae Go Giadll II dig Gaia 
Sl asal JS Alis Ao Gada dio GA Ul Haii GA 3 yel ISI EA oall 8S 9d Jana Hall JG le Ae 


Hen cisb0 S9 1 lag ale Al ala J9 35 569 Ao yui lo IS Lyol 98 BSI Gp: Alay UE Al ala dg aiaslL. 
BSI pol dilas Y G3 3 Gal Lo oiiel SAI puti 25) yA Lin 9 sisa Ul Al K9255 #lalell Go 583 
Kla Luio USS ego gl lal lal USS Wol Ag ll dala. 

yel :JB: 

Ubb 393 83 KIS sob Ko 4 JS Up Aeiu gulh leliola Asi ll Alan Sg 0 0S! soil 5 Jas GI (J3NI) 
Ol bsa S3 C0 SB 3. (H339 &siel pall A9 Cgitlg Aga dag Usil ad GeSl 3 loo 4 6 uls Jing. 

Sen jalal Holy log 005i Vo aSg IK GE ad dial Goku Siloll AI calkuy Aas sel35 Jl (su Sial) 
HS Jl a01 Y CA) Asi Ala Jo 6 € al ine S0 gia S3 lisa lo gan SS JLolg E53 a8 Isalsl « Ula 3S 


5020 — 


Snp Sal GR Gk K5 2 Gal daa Ala tetu ad asal JG 3 bsea N Kn IN 
Jb anis Ig paokn dll God Sy Al 8 Lau IgaliSls dil 383 Eli Gp Eog3la AKSI sio Uas 36 Lal gl esa 
S3 ISI 21 H8 KASI Id sleg JB (91S 363 LI GE loh Caps Sial “ASM yul Seslull J3 A22 Ill 
abs Jill Sic Exiuo 4 N JB KS A8 ll 46 d5 J3 A8 ne Al Small 99 553 Al celEAlI3 gass ALL 
GK ASN Ra ll S3Y Ily JB J3 Lagian lal Alia Gilas Jpill Al Kan Ag cai data N CSI 23l3SI DISI lay da, 


all aka dll Jaw, JB 583 Saja 3 Sal Uanll UB #Igus oles! So ABI 6 pasa aga 9d ls dl S3 € ol 3,2 583 


KAA TA ata Aenssala ole alas ala ola Cas dg Nasa JUS LA Use 2g G3 
S3 52 SJ Sl etil 

RSI KANG GILA gue dika Aa ol alas Gd) Kutip nadi d3 AKSI salgtu susi! Ul s0 (CU 5 Sal) 

ulsjall Id ole3 424 359 Y lag «0 Gal d3 585 Y auSlI R00 S2 IN BII lo IS ASNI3 Jail SN Hal S9 
| el Ula mani SR CS Go daielg Uta Yo SS S3. 

Usdin gl dlu gl sala Yo Ea Ci lo Ailio 93 pen Jual 2 yo Lil lo yag Ah mol £sall BE (polusi Je 5 
Esai Sui 0 652 8 egjall gl Jas Gp Iiiauo Cl GI JB Uh s5 Sad 03 «ES Calbul 3 Hua Elo 06 gi 
UBI AS Lo Ab le 3 SAS NAN yi Sl Ha AS 39 EA Guo Al Gio al s3 IL yul yg GLS 
OA Gb Ai GS Lis :JB bli JB 209 ASM :JB Iga JB Y33 elagio IS WS vikol ade Hall ya HNSI El 
deksll S3 ISA, 

IT SNI Sig Sas0 Hall JB 
all din alas 

sll Jis ce baca &dl Gal3y N loo al 3503 sala Jas 20 SEJI Asmi Saka CwaSl 93 JS53 
Olly SI LK3 Lala S9 CiSinoll SUS, aa Ob NI baal) Less Gg kata ya adl TSI JilualS 

Hala alang AE Al cola Al Jaan) 06 8 Apn Ale J3 AS : JS dna MESI Ol Gol SI Hall 2 Ul Au IS 
wl36 dgsiog doa S3 5,53 Hd30S Ao 503 le day sil A93 “A83 loo diallg « SESI 0163 SSL ala 
Gie Siladk 45Lo3 Vs Loaji 929553 So luall A93 5S Abg og JS soal 9 Se) Iu susi US3 uu alhall3 Lu Jl 
II 89 yulalg Kalla JSloll 99 Rugi sala awal Lo . 


Enda gl 3 Us Bas Gg algae dll lb J3 Je Hall UI 5 Sak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6144 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


US glall 4xc R0 waall yE Gawi Sic Jika AU Laila , All SKI Ah al : J3 lo ul Aki 5S 6 Gone BB, 
Gu yaa SS 9503 os 5053 

sll 3 Lo Jl 263 8538IL vell3 Ker Sg dL pall Jlsal 3S Go Gasl b uls. 

elsil « ulas “SIS yS3I H8 bolisilg ll 3gb sll « ulas della dil Jl Hddoy S3 Jdl elus yk H3 ( (Jx23) 
ob3ll 19 99 Gasal 

ale abal 43 KeS so ykall3 s3lall Sania LBSalI3 INI yaris WEI #l « ola53I 99 Hall SNI goa 5 38 
W30 ME Gal 983 Sid vas sd ASI « Ud30 dc 3) Jawi 299 gal YJ A05 ADIK 250 mn! « B3 
Gasa Kei dl MD) Sola yuSJl sal Anik Ea AI 

UsoiB Goat Agiod A2 JS do sis Uls3l3 dadlsio el 519 degiis UI SI Gbdb3 dio 3 Jl Mteraara Ul 
Gala sal cal Jdl 509 @slsiall dorsall UII susi gasal Wal KHL G0 “49 « uc b dc. 

ss 463 Juugill 9 sel LI) aclaall sksclg die exollg caall wilig s3 25653 “Ul50l3 SSI Rp Jos, 

ui ditolig Tosi uj SSI S3 Ubgll 28 u3 IeR0 HN L0 U3Sb3 La) Sung SME Sns0 CL) Ogah B3 Kaiog 
Sol 223 Ka 

DI 553 las AdgdK3 « Alug AE All Lala All Jawa 28 Ob Silull 3d3 « ASI ade Ugaluall gasi ls 130525. 
gialusll elaSb lo555 dl 4 1S dolb glug We Al olao ywill 18 055 SSI lil SEAL Su ISI3 : Ugb3 53 doi Gal J3 
Ja gasal sol G0 KAU ,lka8 

Osakuall gl 8 Goal bag : ASI Uas G0 SA Sigli Glawall Ol, 59 sebal Sel Ca) 030 Wa “bl J6 


obb 3 H3 HAN peta ND Glogtodn SE Fl? 03303 B3 Bi ALI Ga at ak 33 ob | « Kgio 
En Ha e Hd Loul sari skall silog ya (335333 old Ogib9 Agale Ugisku Ul 9 Ar 
GOS 3 « usala 9 UII dil ae Gadai « ISL uji S3 329 ra kel alSu las salsall sll du 093x0059 
cl Kel Sia A9 « el UlusI3 El ebil de yuli UE « Sisll 56 ggillg Lg all oil aa Al. 
sol 98 JS 389 yi ale dollud Also « v3 Mall 49 Lobc all Je slab lg esa dil Lo Kail € S9 Jala 19 
Sl Ml 133 383 ani 99 SLB Me No Wall JB ALS Sai yuli dll dalSall G0 Gaobuoll Gp Use los Wall 
( muoll9 ol yg sasa Salsa Sig Bg Ul 5 soul $ EYE bsilh olles JB laS doll og) Small 3 FS 
Jal3 ME bau 539 G3SL3 Api All 3) Ula abs lagi Al 3 B5 yae3 3 Ul bs Gta u3wa35 Keio9 
Je Gio yjoluall3 All UsLci #3 Jl9 JASII Gd Gi 9 425539 yegoll 2 93 3050 Sal JB kale Ul uls6) Uu 
Al yul 98 Ul ll) salug WE WI olao All Iga, Jb JB dis Ul 903) Jito 3 Ul ye Gg kal 99 cabe Low 
29 “salsl 389 SI € UP9 « PA Dan Kenal € up3 « Kas KAS Kasi v3 Sa ks,g A9 Di! KE KY) dl 
Gal Ula Aas G9 gua Ia » salug Ulos All Jaw) J3 A3 Ol Ela Jl SI 23 al SSI 389 gal 
9 239 say UB sawi Ieai NI salug ale dil dio Jlbs ae X9 8515 Wo All Jia N (Gasal wu &lall3 Al 
C3 AA adosasi NG Ix5 20 UII sed owl A9 cad SSL X9 s2g20 Igloi Ag sAgule Iglkoi NS mukidi Ug ULJII 51 
oo Gu 5313 033) A59 Kau Ul Akug ale All ala ul Ak 89 A31 200 Sula Law Yah jalug le Al al 
333 dab 38 J63 Aatule 99 Sugd3i XL 1J63 Kaulsi S9 KISI Log “ubi 98 sugIi » JS ALS alag ae all 
(SI bu ee PN KA ic Ul. 
ppi Ae ba « ullls KI de 4 Jail Ssusl3 Aas j0 Aa bag H5 ae g, SI sal 5 ol I Os) og Xgio9 
WII Ok Sal uslc 0553 DI bla dis bau Ul Jaa Has ASI aah Bu al dsn 4 sala 


sein GS pe ll dal A63 Sal) Rel 

Anang | ND 1233 dye 3 Ami Yo SNI US G9 BSI s9 GNI SI Wi Ar! Kubis JB 50 Keio3 
Ul m3 Lo M3 lal ll Jb Kd 535 383 Iaall Je S3 39 gak UG JG (pi (65 casn 3 Kau 
S9 Jgu 53. 

Sis Alat 233 Cina You ul silball 2g sll dl G3 @Syuotoll A45 2d3 SESI JalJL JB S0 Xeio3 
ss dl 393 « Slaall 554 lales d (5 | olisa3 35350 Oli JG ISI. 

ku Jgl ds 2g lo -W3NI AS Ip 33 uB Sbsl X9 Jas X3 an 3S 3D Hall MG dual 93 0 46 JB 
AL NI J 5333 Yu LD BSI 93 lo Ol SI AU NI ASIN 9d lo" taguoso JaiS 5g 8553 99 Apio &i7 6S duuli. 
HW 39 loilg (Sola 3D all lo 299 39 mall degan sai HE K3 (35 3 ME Sigi UB) JlS Lp SINI AS 99 J3 
asal Hd3o 49 JSSI9 3S das 9 all € Ul S5 loo seb ie GAS N € Ulu JEJI Lslko3 Jb Calo usg ds 
Os GS Ca B Ilata Jo Co ll all basa XI H3 le" Gala bs ic ce lg AD gisll DI ole Gal 
Gl J38 3ISall tlg Goo db: 

On gun JSSL snramoll sol! 3d 2 Sol J0dl JS ol dale3 

Go 551 Global! ale K8)51 59 dil 0d ade ANSII Gill lovlg sig « Ols akal Va gg be gp elu JB ie 15 
535 83 nsall SKIN cal Rel 20 K5 Uanarn3 Keigolig ll yo LS UB Gcaalla BKI gia 5515 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6145 ) 


SESNIG Jalal Kdokitl Abg Auoalb Aelesd Ill SSI S0 5RI 1JE SI Ill up a5a8 ul 48 JSI 52 seal 
B31S. 

AAS 5 yah ll go gl Ab AE iole jl AKSI gl Hasi ih C3 Ul K Jl GAJI 9d Laba ssakil JB 

dl kg sal al JI gl as gl yamg ibobidl gl AN 3 yU3AI Bls IA GilI9 wwesall3 Splollis G4. 
3 CSR al lag KE al Ss as Ul sgicl “3 ail33 99 Ul db Ciel ye IlS3 Rul JISII Ubi as 
Je Geslio & Ul Sl ng land Ui JII 9d ana Ul al dala GB gl end Go Ugis dl gl dala si lala dl sel 3l «awas 
ml ai dgja jl TollKa3 Ul 2353 oles dil Tudla3 SESI Up UKS3 .yokasll loSb 338 AS abad aye Iyo gl Ogan 
Asi ubi JB al saia al Ill Asa JB Ya HS de Rosi Ils3 as) kala HibUla AIgxiall As Ja s5 
353 @SI3 Hu 3l3 GL kel Yo SKS9 pig 35 LamSu lelsii3 Las59 LAI 99 NI Dl Glasila 
WS3 en Do BE 33 Ily Ande 305 Agile AU Go Gas eluiNI G0 ISSI al ek3203 Luas B3n3 al logat lol Lo Sal 
US SAS sawi) Bgill SESI ya dl ong7 gl luui R0 ASI dgn SESI Ya AKSI «Balls Kay US SI Gal Las Ul JB Ga 
JIKA dl 4 Ilogis Yg8 J6 yak Blaig SAI 99 JG Bal eLA Ola Al say Al AS BE Gp 0G 

Go arya db R0 UII dl gua! gl JO SI iball sale 2 ta dj Stan Y NE Je K3 dalil yaSig AI 
Giolusl IE 5203 SS Ac 4 bu Yao US Ul ALAN Sasa! gl LESII gl So Kil 4 153 Hb 423 sub, 

BEI ana 083 lal call alas uli $8 (Jias) 

Ale Usfalsal 3 MEN lgi KB Ra Alkali dls le Ig al Gala g9 Sal € 2 ema SS cap II 
coal 

SESI 9d Wo ldil S0 derio3 slkotitul Gay Y elale 189 SJ Jhl bb 3338 9 Ball SAI SI ella wa 
Ela A3) SloSl IS Y GS 3GNI,. 

UII al) Sis Sis G3 Gelas le dll 29 ALS ole gusi 255 Y odbs dil « Oli talas ade Al cola Ul ta JB 389 
8 all Ul UN anal rol 989 .Abl3 GAJI 25 (ABE Iu Slila3 NUSA 259 15) :4Slo Gal 15 «S0 013, 
Jika le goisi Ul sial JL) 

Sekai A0) 53 Gil SUSS3 guakil SIS ul KE J3 Cna3II ye SSI Vusdls SKI ASI 5KS sde5)NI UnlSall Jal 8513. 
KI glolull Wis sal das Sal. ads gum ala UI iidlg 33 KS ASN 53 . 

@satulla p3NIKAI CINI 255 1d deg Nol Jgwlg desi a31 al OA das gol as Uda S6 
Gas Ale sdles All € Ul315) Ualall. 

shot Ul3 kalo will GIS IgSlkoy G9 (o3Akus p83 VI 15387 9 UG co 3S all Oa jl dialual Ala LIGA Sati CB 
us S9 pelsils kara l gas Ols MEI HS 133,83 Ols “s3 u)813 uli sdl Idi Gs RE3I 

| ASI 98 usbllg LSN sala ol ac IS, 

GIS log diulla OUSII Lae Olg 3555 € us den Ul J5y Igauoiy Us sulsel PS ag bilas! 13353 € ol Rei333 

Si 3 Gl KP emas Kei G3 AI 035 Jus G3 SaSI9 Gaal Um yg ellog GitS yul JS ASI #lale die 
AedlSo Uc kara €biol ale eksil, 

Ia Ss Go alus ale Al oli All Iga) JB 83 oU GX ale la Roll deosll yo Onsl loe Iasa 3 J3 


2 0&— 


2G Ga ya SAN aa os 8 Als Pa Ga pa seal el gonall La dl 
all da3 SSI Go3 Sol UNI ge 393 selai ze Ulas Jb A5all3 SUS dclask Sie) :aic dll yu3 UbaIl H5 
| dcball bl). 

aga VI dial d gal Gal all 2383 uk 98 (Jio3) 

MSI Flo Jai 70 IS ole UiiSall elalall »sgo Sic Lay 

Jali SKI 5598 GE 2S Kalgit SIG Gagiall Jai li seaS VI 99 Ball pall Lam Jla3 Sy 35 uls “Sloll 
USI Ale 383 del Sulis SNS3 IS Ao I G0 ade Jljudl S3 duga Y KLS Ul SSI JSl Igllaeh "oles Agil zli Kgol 
gub Ball, 

seal 0333 JS3 GeUllg Also yo3 48 J5 J dobel Ol ale el Ie Y Us IS 32 Jill 98 lele 53 € ul 513 
X3 JUSll S3 oli ikal 4 Lo Adlaw OLSI sll asu xl selai doll AES NI 93 Rp333 One! Gaib 
xiSal) yolall elil se Elas| 5 363 ASI 06 Lo II UE KePgin 

ASI MEI SSI Jo lala 1S Salad ul alus 18 Ge Lil dil SESI Go Hole A3 53 

Ud GS! G0 auto Y GI JII legio 3 diall3 LUSII G0 Abu asESI Kaiy Ulas exo IS 6. 

Abs le Ly Y Oles AU Aan Hell UbAS Luo Ld30 AJI J3 Cas US 9d Ubo Al 5ull Sale ds Lg Ng, 
d0 12 adl JA J 959 dh. 

Jail 550 SSS Isap jaan J geli Gl :JG ISI d3 8333 93 UUS Ia Ar Uasala Jas d SJ Sl Sell s, 


a3t #Bll Allan III 38 adl Gil SAI UaSall Jl sisel OY ale Jian aah Uas USA Selai Ajal II :JS3 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6146 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sio ikan gd SSI Lalal Siiig Jis salad! 0D H8 lalat Ali Jl dl sal 93 dolal mg Sulis alioll oolkiel. 

Ob 9 E HBA9 Je 3163 AbS0 H3 Gu Ca SI UbA9 NE Wdlo Wuo UB GEA alun “3S Jas ag SK 

Hk Elly yaK33 035. 

JAS all 83 ya al 99 BUSI 2g 9 (A33) 

Gilas! da3 Ukalials 2sall Jal dis ye 

adl Jl 5g dll JAS) 12 Al a55 dl Aly Slug Gil 533 Alit yg G2 SSL NG alel ASI 9g bole Ah 

ala Ala Al lo AU Jira) CS 3 NG 36 € OLS all! C93 43 KIS) Gas 3 salbil Lap J Gas dasi Yg). 

(633,0 legit Al 9n3) ya£ ya KE waball S3 Hai G33b Gas Issie sena Alell Id) AU Ana) Ga Gl SIG: 

GAS NI p3g3 G KAnlall 297 Kaili SIB HA 98 Gakai CAK9 calell ID U3ASb Las I33laiB Lg Pikall3 Aa) 
dala € 

susiall OI Jaka 40 G3 Lb. 

Val Iga D Lo KS Gall isl sal 98 Cah JB ala dl Al klo all Ig) Cl an 33 Alus S3 

— Sbs SU SSL), 

SES Ulas Sl 3 Ga) sal Al AU kta dll Jas) JB "Is AAU 55 5516 Ul Ul Lal alus Riow0 483 

Sisisis X9 Sokai N HUI SU LAGU Ng Sl Iggatas Al Lu CSI yo KISIL 0g) 

al alang 3315 G4 Oli Giigl Ugho Gabkas Lal 98 ul) JB Ae Al y55 voli 44 sya8 LE Lau! alun RB 43 

BS yaUll ade 139 2 53). 

all A32 il JS GI Usi3 ol oa Un I5A5 Gl lisa toles Al da» Segi JB, 

(pakan Asi gas ade CSI ls gal Oh se All 3s gol 2 Sell 5353: 

fukalll le Galis JK gua ole calsI Lo aga Uh is AU gua) 502 2 Sal AN S353, 

Ol ii EP ea Sp al “dosa cal Joe 4 abal ale is Holi dl s2 Saba Je 

Saag ls asin 2g 6 Jaa vol AE Waia Ne Casa 2SI3 OK daa Lal lol dl) 

ata 1IB AN 23 SANA daga o Cansi Jp sale AI gua2 Lb 326 Hd JB JB oles AU Kan) SA Gi dl) LES 

Gilas! ARI R83 MUSI Jalal Ja Ji d5) 

Jis 533 Jb adl «kuy aile dil ok gal Mis dll J3553 dll 8) 38 Ol, BNI3 cm S3 43 (los), 

sIsdIls Eauls 230i Go ObAXalI iis Tol Ul « 

ll 50 HDL Sis ciu Lil GA S5. 

ole sasa 333 Ols1 us ass Alall GAuin9 celaka All HAuah SI R3 9 Ji All ana) soul s3 Ul JB 

Galau AB ll 5389 all ole kali 333 Las). 

Go 1333 Gali al Up HJ ASI Jas ole Aug ae dl ali All Iga) AB ea HS GS Il Ae All yu55 Aolal jl 5959 

MI sy asal Jah “Ja aloe alus ulas Ubi3 dell Ul UNI 035 G0 Bh Ul J83 ya gl JB dal 

Saad dag 2J 111583 383 Al) Ml S3 cun839 Lala Url lolales L3 lo Laki 83 CisLosll Label Una Lio 

0 Aid Ae la 3553 biso Igalai 3 Co Lali pa ebol Hy Soal). 

Sdls Alus le dil ola ya89 Ulswol Ho Alell ABI la a34 Gulat Gal Ily Yp :JB 8 Al ya55 pat cal J3: 

Ih dalah &8559 sd selo Ja Go dell dl IS). 

539 adu as G3 Uas! SEL gua S6 sis dell 435) SU gu3 Did dal 2 mw WS Saha 

HI ul Gp3 :JE Sag JI yu JUS Ul Jawa & :J3 sela. 

el Gl53g Iis Ian KIS IS Ga Gita Sail) 2 gag ale All lo Hal ye AE AI yan SBI Xt ol S3 

533 JG S3 kkaill3 Saga dll Jata3 L GS Basies C15 533 IoiS3 J ssh 


2 5 bls ads WI 036 Jai € ol plug ale All ola dil Jaw) 4 AE All ppap gal 62 yul lal 5353: 
adl si Ol Umy lo wall dl gb 303 dio alis ,5YI asadlg AU J3 US yaS Ko Sio Ya : 


Ulas 2 533Igall ag SSS 03 lrgilun Jalal Gi al Ja Al) 1g al gam Ol JUS Al 425 8356 vj dB 53 
Gl Al Gina 28 Gia Gill Isis dal 363 JB -Julaial sa Igikalg asi e Jail Ag 1953 sandi) 


Gis Agil G6 SSI led G0 Ika Ll SL Sega lh :JB oles AI da2) SBI Jl cl YP Kad3 Gil 15353 
as 135313 SI JI Igketalh. 


ale Al olo yul Cerawu Upi Thom 9 ya6 Cp ll X2 Ule RS) JB die Ul gu3) 3952 UE Hibun W SMU 5953 
uditiay UKS Gal wa sAgales alel! LAB Ro Agio 6 il CSI3 Eli bgablbel Ul 5g Ale &sis Y all H Jai alug 


SS Ipae Ui UE Ul Lalu AE AI sluo guill 25) ie Ul ya) Hisle A4 E533 coglS1g OLAH Apalu Gin 
disle EriB andi lo ySS 0 5333 callus dia3 cas yuiis Sal dio Ml Carita AU MG ol Hbil KS Gl L WES Ag 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6147 


9y6e Gp all Sie Bas Al ala JI, G3 23). 


sael Yg GI ALS GS lo Jl 383 NI Ila5 KUE yul Ny JB die All yua dakluh il LE dahkus GG Sol ai 43 
psi Gd Uli A3 Sg D (GLS Apio UgASI ND USD) 4389 SIS CSI AE Go LS ole Yg yo 0 13 Lol 
Usong33 Pd Usali9 Apalah. 


Wallohu A'lam (Rz| 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/939502136072595/ 
www.fb.com/notes/940138209342321 


4432. KAJIAN KITAB AN NAWADIR 1 : KEUTAMAAN 
MEMBACA BASMALAH 
Oleh : Mbah Godek 


Sesungguhnya ada seorang istri yang mempunyai suami munafik, yang mana istri tersebut dalam 
setiap perkataan dan perbuatannya selalu diawali dengan mengucapkan “Bismillah”. Maka suatu 
ketika, sang suami itu berkata : “ aku akan melakukan sesuatu yang membuat isteriku melupakan 
kalimat yang selalu diucapkannya itu ( Bismillah ).” 
Kemudian ia menyerahkan sebuah kotak kepada isterinya sembari berkata : “ Simpanlah kotak ini 
(» 
Maka sang isteripun mengambilnya dan meletakkan kotak itu di sebuah tempat serta menutupnya 
dengan serapi mungkin. Lantas ia mengambil kotak itu dari dalam kantong dan mengambil isi 
yang ada di dalamnya ,lalu membuangnya kedalam sumur yang ada di rumahnya. Kemudian ia 
berpura-pura mencari kotak itu dan menanyakan kepada isterinya, sang isteri pun bergegas 
menuju tempat dimana ia menyimpannya semula. Ia mengucapkan “ Bismillah “ ketika hendak 
mengambil kotak tersebut, maka Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk segera turun dan 
mengambil kotak yang ada didalam sumur itu serta mengembalikannya ditempat semula . 
Dan ketika sang isteri mengulurkan tangannya ketempat penyimpanan itu , ia pun langsung 
berhasil meraih kotak itu dan menyerahkan kepada suaminya. Maka takjublah sang suami dan ia 
seketika langsung bertaubat kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa. Wallaahu A'lam 
@lomall J8 59 1 WgAl da su gali do dlu ws we Jl Ula Sosl pala 
ebasllo Ule3N Le595 Jlt3, UU mwb Ja3 gl Jo3 0 Hui JS ade Jgii LilS9 Gilio 295 Ld US ilol ul 
9 biloog lg49 lo a59 doll x5I9 LelOl69 Lgilac9 Jao 99 gim , lalaanl : Ll lbs 2 role 2 4 
sasa gley mw Jis ol Joan Sei ML 0 , dll al WBg Lelao ll Wsla3 ,leiolgalb Ai , 013 8 Jis 
les WI adl Dlig Le595 Ua518 , Lgisnd9 LS Lai 2533 diss ldry K3 LeilSO Jl 4 mall. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/notes/1011435755545899 

4424. KAJIAN KITAB AN NAWADIR 2 : KEUTAMAAN 
OIYAMUL LAIL 

Oleh : Mbah Godek 

Dikisahkan ada seorang laki-laki yang membeli budak, maka budak tersebut berkata kepada laki- 
laki itu : 

" Wahai Tuanku, aku mau menjadi budakmu asal kau bersedia memenuhi tiga syarat yang akan 
aku ajukan padamu : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6148 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


a. Yang pertama, jika waktu sholat telah tiba jangan cegah aku untuk mendirikan shalat, 

b. Yang kedua, jadikanlah aku pembantu untuk melayanimu ketika siang hari dan jangan kau 
bebani aku dengan kesibukan apapun di malam hari, 

c. Yang ketiga, buatkanlah untukku sebuah rumah khusus yang mana tidak ada satupun orang 
yang bisa memasukinya selain aku 


Kemudian laki-laki itu berkata : " Baiklah , akan aku kabulkan permintaanmu , lihatlah rumah- 
rumah itu , silahkan pilih sesukamu ." 

Maka berkelilinglah budak itu diantara rumah-rumah yang ditunjukkan oleh tuannya tadi , dia 
melihat ke sebuah rumah yang sudah rusak , dan ia pun memilih rumah tersebut. 

Lantas sang Tuan bertanya : " Kenapa kamu memilih rumah yang sudah rusak ?" 

Dan budak itu pun menjawab : " Wahai tuanku , apakah kau tidak mengerti bahwa rumah yang 
sudah rusak ini jika ada Allah akan menjadi ramai dan menjadi taman yang indah ?" 

Maka budak itupun menempati rumah itu hanya di waktu malam saja . 


Suatu ketika disebagian malam , tuannya mengundang beberapa orang untuk sekedar minum- 
minum dan bermain, ketika tengah malam jamuan sudah selesai dan semua teman-temannya 
sudah pulang, maka berkelilinglah sang tuan tersebut ke sekitar rumah dan tiba-tiba tanpa 
disengaja pandangannya tertuju pada kamar budaknya tersebut. Ternyata didalam kamar itu ada 
lampu yang bersinar terang dari cahaya dan memancar ke langit, yang mana budaknya sedang 
bersujud kepada Allah sembari berdo'a : " Yaa Allah, Engkau mewajibkan kepada hamba untuk 
melayani tuanku diwaktu siang, andaikan tidak seperti itu maka aku tidak akan disibukkan dengan 
siapapun kecuali hanya untuk khidmah kepada MU, baik diwaktu siang maupun malam, maka 
ampunilah hamba Yaa Robb ." 


Maka tak henti-hentinya tuannya itu melihat kearahnya , hingga tiba waktu fajar selesai naiklah 
cahaya itu ke langit sedang atappun masih utuh. Kemudian sang tuan tadi mendatangi dan 
mengabari istrinya mengenai kejadian yang telah dialaminya itu .Dan pada malam berikutnya, 
berdirilah keduanya ( sang tuan dan istrinya ) disebelah kamar budaknya tersebut, maka 
melihatlah mereka kepada cahaya yang sungguh terang benderang yang memancar ke atas 
langit, sedangkan budak tersebut dalam keadaan bersujud dan bermunajat hingga terbitnya fajar 
.Kemudian mereka berdua meminta dido'akan oleh budaknya tersebut, dan keduanya berkata : " 
Sesungguhnya engkau merdeka dihadapan Allah, sehingga engkau meluangkan waktu untuk 
melayani orang yang merepotkanmu ." 

Sang Tuan tersebut kemudian menceritakan apa yang telah dilihatnya bersama istrinya tadi 
kepada budaknya, dan ketika budak itu mendengar cerita itu, ia lantas menengadahkan kedua 
tangannya dan berkata : " Yaa Allah , bukankah aku telah meminta kepada Engkau agar menutup 
rahasiaku dan keadaanku ini ? Maka ketika Engkau telah membuka rahasiaku, maka cabutlah 
nyawaku .". Kemudian sang budak itu jatuh dan meninggal dunia seketika itu juga. Wallaahu 
A'lam. 


dal lol abal Jua8 &8 : dal WlS5lI 

AS : 

J3 Il DADI ye susioi X Ul das: bgs HS elo al Sgo bd ls HE Sial NS) ul 
Syas sol dsn N Lin J5 Ul “WI oa sule X9 pleidb to Si Il siWlolgiS9 ." 
Is JI" ad Ja" 

vpjuS8 L,5 bw SI, sis lg Llb3, Wgwl ox» dll 556, 

Suballojsl ad "090 dl Jla3" 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6149 ) 


bil 9 Iolos Jl R0 03L Ul Ul came lol, SYgo L ": Jis." 

Goti9 Jl Soil lol3 , gel JL ui) le0s0 090 ASI JULI ya 983, Jlll ll Sosb All s3 
S3 Ego yo leo yi yo Jari Led 16 , ANE 225 ade O ucu R33 JII 99 Ligku AB ulun 
Jab 989 Y) salu dgoual : 

"go WAS Sl 9 adal lin sy NI latual lod4 glo Lolai SA 90 dos ade CD , gl." 

lo, Ju Wil ol 4819 Ja Jl el33 , Sim sellla Jml Rai 8 pall Rb is Wll Jas 0X90 J5 al 
eglb all ilslidlg damwll 49 EI9 ileo Judllo 2 SI ade Gil lg Ja Jl ABI abi dll is 

Jd NG9 ANE loco Ai, asi : 

Tull Yis LS yo deal 5 su» Ula yo cal" 

JB 9 Uda R3) SS Row Jold. dllei dil ade Clol ,S yo bel) lv ol uslg : 

"ella dia IS , dls ebi Y lg Sim Su Y Ul Jelul CuS , tagdl ", 

ali dil dos, liw 33 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes//1013578905331584 


4511. KAJIAN KITAB AN NAWADIR 3 : BERBAKTI PADA 
KEDUA ORANG TUA 
Oleh : Ust. Moh. Ilhamudin & Ust. Ibnu Al-Ihsany 


Suatu hari Nabi Sulaiman terbang bersama angin di atas samudra , kemudian melihat ombak 
besar yang mengerikan ... lalu Nabi menyuruh angin untuk berhenti sejenak. Sang Nabi memberi 
tugas para syetan untuk menyelam dan melihat apa yang terjadi didalam sana, satu persatu para 
syetan pada menyelam dan menemukan sebuah kubah tak berpintu yang terbuat dari batu 
zamrud putih. Mereka lapor pada sang Nabi kemudian Nabi memberi perintah agar kubah tersebut 
diangkat ke atas. Sang Nabi heran setelah melihat kubah itu kemudian Sang Nabi berdoa maka 
jadilah kubah tersebut meretak dan pintunya terbuka,ternyata didalam ada seorang pemuda yang 
sujud pada Allah 


Sang Nabi bertanya , kamu ini malaikat apa jin? Pemuda menjawab , aku bukan malaikat atau jin 
tapi aku adalah manusia. 

Sang Nabi bertanya , dengan sebab apa kau mendapatkan kemulyaan sebesar ini ? Pemuda 
menjawab , sebab berbakti pada orang tua , saya punya ibu tua renta yang tak berdaya dan saya 
menggendongnya kemana pun saya pergi dan doa ibuku yaitu : " Ya Allah anugrahkanlah ia 
keberuntungan dan setelah aku mati nanti tempatkanlah ia tidak dilangit maupun dibumi ". 

Setelah ibu meninggal, aku berjalan dipantai dan melihat sebuah kubah dari batu zamrud putih , 
ketika aku menghampiri maka pintunya membuka sendiri lalu aku masuk didalamnya lantas pintu 
menutup sendiri dengan kekuasaan Allah,setelah itu aku tidak tau ada dimana apakah ada dibumi, 
diudara atau dilangit , Allah selalu memberiku rizki didalam kubah itu. 


Sang Nabi bertanya , bagaimana Allah mendatangkan rizki untukmu ? Pemuda menjawab , jika 
aku lapar maka tumbuhlah pohon diatas batu lalu berbuah dan mengeluarkan air lebih putih 
daripada susu serta rasanya lebih manis daripada madu bahkan lebih sejuk daripada salju, dari 
itulah aku makan dan minum dan ketika aku sudah kenyang dan tak haus lagi maka tumbuhan 
tersebut hilang dengan sendirinya. 


Sang Nabi bertanya , bagaimana kamu membedakan siang dan malam ? Pemuda menjawab , jika 
fajar tiba maka kubah memutih serta mengeluarkan cahaya dan ketika matahari terbenam maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6150 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kubah jadi redup dari itulah aku mengerti waktu siang dan malam. Kemudian Sang Nabi berdoa , 
lalu kubah tersebut berputar-putar sehingga mirip seperti telur burung onta dan kembali ke asal 
semula yaitu ditengah-tengah samudra. Dan Allah kuasa atas setiap sesuatu. (Sumber An- 
nawadir hal 36-37 : Hikayat ke-31 tentang birrul walidain). Wallohu a'lam. 


# Londo 333 1 PUG And HA 

Ca Dila Laga Asi SL) € Csas yana Gale Lagu ya ear ale UV, sand! Gap Jas VIS (ul! gag Lia gl Sa 
52738 yak Iyan gd e Amly any hama | gawakili 4 Aji La pati eLall (3 Kaki Calls yi pe CiSud Ga ad «al 
led ai 3 CSS cela AINI Lag | Lila Kama 4 Ay Can La gantang La gn yA eleal yA pali clay ag yaaa ee Ul Y slam 
(IS AI Sana GL Lead NA sala 

JO aa OA BA al da 

PASI DIA Lali ogah ca Aa 

Jami 3 «Balas AE pel "1 AA ya US € 102 le lela City e jgn al Gl AS AN $ Gaal ja 1 JE 
Leia Ca gia Lali 4 eat B0 ya) (pa AS Ca pall Jala ogah SS Cita Lali « " eLaml (Yg KAIN AY Alap any AilA 
asin Io 6 ak dag ililasa ol ada 73 LA Selo 6 3D Ia yes lil AW 015 8 Uesle 19 AL Dea ena 


Sab Ay dal H3 OI Male gl aus dd Ji 

SB oa aga 3 Jl! Ga al 3 Ol! ya Uda la dia gatay ya PALA Ya GRAM Jaa Ga RA «Ca II 1 JB 
EM JI Cg yg Cemal, JSM, 

Coil! ya Jill) ali LS 1 Akuall Asle (Laglus Lidya AI Jl) 

Sa 4 AT AN Le pb, JJ dia yel Caalal ge Cage Ig Ca Jia 3 ASN Catalan! ella IA): JA 
MS esai JS ale All yaah eU AA Lela AI Caleg € Alaih Anna SL 9 Anall 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/1069197419769732/ 
www.fb.com/notes/1070513829638091 


4514. KAJIAN KITAB TANBIHUL GHOFILIN : MENATA NIAT 
YANG BAIK 
Oleh: Ust. Mas Hamzah 


Sai powall CWlll elulalall ui 

elalall Jas 42 asian dll Ul 83 3 Walakal db Il syal JS AU SSI II Call 30ls Jb, 
UNS Lp Asi053 ulell Ob le ag UWla, A33 Boo GE Asing alta A30 833 slip 
mall Ain SI AJI S5 Santo SS II Kill GI My saus Ms HA US GG lal. Jaa 
Ceko do,5 45,203 Jaall 2NSNI3. 


Hamid al lafaf berkata : " ketika Allah berkehendak merusak pada seseorang maka Allah 
menghukumnya dengan tiga hal : 

1. Allah memberikan kepadanya ilmu dan mencegahnya dari beramal dengan amalannya ahli 
ilmu.(maksudnya, mempunyai ilmu tapi tdk mau mengamalkan ilmunya) 

2. Alah memberikan kepadanya bersahabat dengan orang sholeh dan mencegahnya dari 
mengetahui hak-hak orang sholeh.(maksudnya, sering berkumpul dengan orang sholeh tapi 
malah merendahkan dan menghina mereka) 

3. Allah membukakan kepadanya pintu ketaatan dan mencegahnya dari ikhlas dalam 
beramal.(maksudnya, sering beramal tapi tdk ikhlas) 

Semua hal itu terjadi sebab buruknya niat dan buruknya hati, karena jika memang benar niatnya 
baik maka Allah ta'ala akan memberikan manfaatnya ilmu yaitu beramal dengan ilmu, memberikan 
ikhlas dalam beramal dan memberikan pengetahuan tentang kehormatan orang sholeh. Wallohu 


www.islamuna.info 


KAJIAN KITAB KUNING | 6151 ) 


a'lam. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/1076542499035224/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


MAKALAH ASWAJA 


| 6154 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


31 MAKALAH ASWAJA 


Bab ini berisi makalah dan artikel tentang hal-hal yang berkaitan agidah ahlus sunnah wal jam'ah. 


F0103. BENARKAH TAWASUL DENGAN MAYIT ITU 
DILARANG ? 


Oleh Ibnu Mas'ud 
BENARKAH TAWASUL DENGAN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL ITU DILARANG ? 
FIRMAN ALLOH DAN RELEVANSINNYA 

BP AN Uta Jgn! mt Pai y AN Va khan D yeee mgantil Iya BI met Jp II OS Ud VI Oya opa Wa Up 
“Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. 
Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun 


kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati 

Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (AS. An-Nisa': 64) 
IBNU KATSIR MENJELASKAN TENTANG AYAT DIATAS SBB: 

Blm Ia ap | Un UG AN Lakon Jgn pd pikun AN Va ika Beer meadil Igalo Dm dad Aji 

BB Gb jihan Ol 2G conan AI Ig pki ekuy Ale AI ala Sy Jl Ig of Onani, Usil NERA IS cd, 

(3 UAN Tt PJB Ie Cb Ab) H4Pg mede DI DL SS Ulas IS) 

S3 ae Le 5 JB (sai uv AR RASA " Jalal" gl 3 £ Lara oya ai gal Fani Ingin Arlan S3 JS) 

D yoko memb gal 3 pal Hy pda AI Kn (AI Jang Ula PIN JUS gl olah Kelang te AI lo 

Jha Ul P gay dl Se Latina Cab Dian lion day | Uang UN AN Uya yang! pa pikat AN Ng kta: 

SY PI Uta Sa Alah... dabarl (Ly CU LI ya Y ... 

AU dB day Sid Ah LL ah pd sad Pen 


ad jab A8 dil of ajah LAIN GH sel BIUS pad gta an Gaal al Usa sada IL Sail F (2) 


Dewi" tar 

(2) HElab an SII maid oa Uma Oral 2133 (A9 pp Ek A9 (BI217) & yemi 3 yg BISA ola S3 
Kn ARI LIS) Brad ds 

II SL Sale Oka yaa... laut Welas YG Il-Loy 


Dan firman Alloh: (Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu 
memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah 
mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang..” (AS. An-Nisa': 64) Alloh 
mengajarkan kepada ahli maksiat dan pelaku dosa ketika sebagian diantara mereka melakukan 
kesalahan dan kemaksiatan agar mereka datang kepada Rosul Shollallohu “alaihi wa sallam dan 
memohon kepada Alloh disisinya, dan memohon kepada Rosul agar memohonkan ampun kepada 
Alloh atasnya. Maka apabila melakukan hal itu, niscaya Alloh menerima tobat mereka, 
merohmatinya dan mengampuninya, karena inilah Alloh berfirman, (tentulah mereka mendapati 
Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (AS. An-Nisa': 64) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6155 | 


Dan telah disebutkan oleh ijma' ulama sebagian diantara mereka adalah Syeikh Abu Nashir bin 
Ash-Shobagh dalam kitabnya “Asy-Syamil” tentang cerita yang masyhur tentang Al-Utbi dia 
berkata, “Aku duduk di dekat kubur Nabi Shollallohu “alaihi wa sallam, maka datanglah seorang 
arab badui dan berkata, Keselamatan bagimu wahai Rosululloh, aku telah mendengar bahwa 
Alloh berfirman, (Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin 
Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon 
ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka 
mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.! (@S. An-Nisa': 64) Sungguh aku 
telah mendatangimu untuk memohon ampunan atas dosa-dosaku dan memohon syafa'at darimu 
dari Tuhanku, kemudian dia bersyair: Wahai orang yang terbaik dan agung yang telah dikubur..., 
beruntunglah orang yang membawa kebersihan di dalam kuburnya..., diriku sebagai tebusan 
(pengganti) untuk kubur yang engkau tempati..., di dalamnya terdapat kesucian, kedermawanan 
dan kemuliaan.....' setelah itu orang arab badui pergi. Maka tibalah rasa kantukku (Al-'Utbi - pen) 
dan tertidur, di dalam mimpiku Nabi Shollallohu “alaihi wa sallam berkata, “Wahai Utbi, arab badui 
benar, maka berilah kabar gembira kepadanya karena Alloh telah mengampuninya.” 


(Hikayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juz 8 hal. 217 / Al-Idhoh hal. 498. Dan 
ada tambahan dua bait syair mengikutinya yaitu, “Engkaulah pemberi syafa'at yang diharapkan 
syafa'atnya..., diatas shiroth saat kaki melangkah..., dan untuk kedua sahabatmu yang tidak aku 
lupakan selamanya..., salam dariku untukmu selama catatan masih berlaku”). 


DALAM KITAB “AD-DUROR AS-SANIYAH FI RODD AL-WAHABIYAH" HAL. 3 SAYID AHMAD 
BIN ZAINI DAHLAN MENJELASKAN 


Oka gan ol AA Amal RAI 3 HT Ul 


Bp dls dya3 SESI RAY! lan) Rina y SUSU Raglan R0 pa pelan Ale Al Colep Lai Bob OLI Ola, ds 


CA ENI La GE AVI te | Van UN AN gann Iya! pad piktaly AN Na ikta Bor pet yalb 3 pil 
3 Wy5. adain Y Ily eh liktaYIy oakis JiktaYIy elang Ale bl ale 


Ketahuilah, semoga Alloh merohmatimu, sesungguhnya berziarah ke kubur Nabi kita Shollallohu 
“alaihi wa sallam adalah disyari'atkan dan diharapkan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma' 
umat. Adapun kitab al-Guran sebagaimana firman Alloh Ta'ala: (Sesungguhnya jika mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi 
Maha Penyayang..” (AS. An-Nisa': 64) Ayat ini menunjukkan perintah buat umat agar mendatangi 
Rosululloh Shollallohu “alaihi wa sallam dan memohon ampun disisinya serta memohon agar 
Rosul memohonkan ampun kepada mereka. Dan ini tidak terputus (keharusannya-pen| sebab 
telah wafatnya Rosululloh. Wallohu A'lam bish-Showab. 

SOBAT FILLAH, DARI REFERENSI yang TELAH saya SEBUTKAN DIATAS MENUNJUKKAN 
“KEBOLEHAN” BERTAWASUL kepada ROSULULLOH MESKIPUN TELAH WAFAT. JIKA 
TAWASUL HANYA BERLAKU TERHADAP orang yang MASIH HIDUP SAJA, MAKA @S.AN- 
NISA': 64 sudah tidak RELEFAN LAGI untuk MUSLIM SAAT INI. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6156 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


F0108. Allah menuntut kita agar mencari ilmu dengan 
sanad 


Begitu banyak aliran dan sekte dalam Islam sebagaimana kita telah ketahui Khobar dari Nabi Saw 
tentang pecahnya umat muslim menjadi 73 golongan dan kesmuanya sesat kecuali satu golongan 
yaitu Ahlus sunnah waljama'ah. 


Nabi Saw bersabda : 
II Gobel LIA CB Orang Carl de dye! SAI 1 JB pel Ae AN ko AA Jay Ol te eny Ina Ie 
BI SERA Ipang AD yag 2 Balong VI JIN G LAS 3 nang SU de Gaal ji) CB Orang Coil 
Aela opaly Giaa ly dala gd otg)» lonely dala UT SAI de SI 


“Dari Abi Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Umat Yahudi terpecah menjadi 
11 golongan. Dan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah 
menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berkata para sahabat : “Siapakah 
mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab : “Mereka adalah yang mengikuti aku dan 
para sahabatku.”. HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majah. 


Dalam hadits yang lain : 

Rela Lag Sal, YUI 
“Telah terpecah orang-orang Yahudi menjadi tujuh puluh satu firgoh (golongan) dan telah 
terpecah orang-orang Nashoro menjadi tujuh puluh dua firgoh dan sesungguhnya umatku akan 
terpecah menjadi tujuh puluh tiga firgoh semuanya dalam neraka kecuali satu dan ia adalah Al- 
Jama'ah”. (H.R. Abu Dawud) 


Kali ini saya tidak membahas tentang golongan selamat / Al-Firgah Najiah tersebut, namun saya 
akan sedikit membahas tentang pentingnya Sanad karena ini sangat terkait sekali dengan 
eksitensi Al-Firgah Najiah tersebut. 


Salah satu keitimewaan Islam di antaranya adalah terjaganya keorisinilan Al-Guran dengan 
melalui periwayatan yang sambung menyambung hingga ke Rasulullah Saw. Dari sejak masa 
Nabi Saw, hingga terus dari masa ke masa, ayat-ayat Al-@uran terus di bawa oleh para 
huffadznya yang memiliki sifat “adalah (jujur, terpercaya, kuat hafalan dan tak pernah melakukan 
dosa besar) dan mencapai derajat mutawatit dan tak ada jedah atau masa terputusnya. 


Dan ini sudah janji Allah Swt dalam Al-@uran : 


“ Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz-Dzikr (Al-Guran), dan sesungguhnya Kami 
benar-benar memeliharanya.” (AS. Al Hijr (151:9) 


Sangat berbeda dengan kitab-kitab lainnya contohnya kitab Injil, dari sejak masa Nabi Isa As 
hingga saat ini, kitab Injil pernah mengalami masa vakum (jedah waktu) sampai seratus tahun, 
sehingga banyak kemungkinan di dalam masa terhentinya periwayatan tersebut ada tindakan 
tahrif atau distorsi sebagaimana Allah sendiri telah menyinggunya dalam Al-Guran : 


“Mereka (Ahli Kitab) suka mengubah kalimat-kalimat Allah daripada tempat-tempatnya dan 
mereka itu (sengaja) melupakan perkara-perkara yang telah diperingatkan (dinasihatkan) kepada 
mereka...” (As. Al-Ma'idah 13) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6157 ) 57 


Demikian juga Hadits-hadits Nabi Saw, di dalam menjaga kemurnian dan keotientikannya, maka 
disyaratkan memiliki persyaratan-persyaratan yang kuat yang tidak mungkin terjadinya distorsi 
atau pemalsuan di antaranya sanad yang bersambung periwayatnnya kepada Nabi Saw. 
Sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab mustholah al-Hadits. 
Maka sanad atau isnad merupakan bagian terpenting dalam agama Islam. Kemurnian ajaran 
agama Islam dapat terjaga melalui sanad keilmuan dari seorang guru ke guru, dan munculnya 
faham-faham menyimpang yang dapat menyesatkan umat Islam sangat kecil kemungkinannya 
untuk tidak terdeteksi. Dan sanad atau Isnad inilah yang tidak dimiliki selain Ahlus sunnah 
waljama'ah. 
Abdullah bin Mubarak, salah satu murid Imam Malik berkata : 

sala sa Pas sal JW ol Y 33 PU) ras sal SY 


“ Isnad /sanad merupakan bagian dari agama, dan apabila tidak ada sanad maka orang akan 
seenaknya mengatakan apa yang ingin ia katakana “. 


Sufyan Ats-Tsauri berkata : 
IU AO ola HA da SA IS yag LA alay 
“Sanad / isnad adalah senjata orang mukmin, jika ia tidak memiliki senjata maka dengan apa ia 
berperang ? “ 
Al-@odhi Abu Bakar Al-Arabi berkata di dalam kitabnya Siroojul muridin hal : 80 : 
Cl NKB olah aa Ioi Gol) 3 pad Elkana | Kelas OT Iyoelo eka doel alang | Colin YU AYI ola PST dl, 
Ha HS) Ula Leah AI ad PP TA OS Pilang USIA eredileny SU Kaali Cab lan (bil 3 AI Rani, 
“ Allah memuliakan umat ini dengan isnad yang tidak diberikan pada selain umat ini. Maka berhati- 
hatilah kalian dari mengikuti jalan Yahudi dan Nashoro shingga kalian berbicara (tentang ilmu) 


tanpa sanad maka kalian menjadi orang yang mencabut nikmat Allah dari diri kalian, menyodorkan 
kecurigaan, merendahkan kedudukan dan bersekutu pada kaum yang Allah laknat dan murkai “. 


Imam Syafi'l juga berkata : “Yang mencari ilmu tanpa sanad adalah bagaikan pencari kayu bakar 
dimalam hari yang gelap dan membawa pengikat kayu bakar yang padanya ular berbisa yang 
mematikan dan ia tak mengetahuinya”. 


Dan jika kita tilik dalam al-@uran, terdapat pula ayat yang menjelaskan urgensitas sanad bagi 
orang-orang belakangan. Allah Swt berfirman : 

AS oya Bob JP ala Jab ya PUS Gal gl GS Ab ed GI ya Tail BL Gol dh Og3 ya Oyews L aLI J3 

Odole ai Ol 

“ Katakanlah! Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah Sut: 

perlihatkanlah pada-Ku pakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka 

berserikat dalam penciptaab langit ? bawalah pada-Ku kitab yang sebelum al-@uran ini atau 


Peninggalan (dengan sanad yang shahih) dari pengetahuan (orang-orang terdahulu), jika kamu 
adalah orang-orang benar !” (@S,al-Ahgaf :4) 


Perhatikan : Kalimat 
UN, 
oleh al-Laits as-Samargandi ulama ahli tafsir, menafsirtkannya dengan periwayatan dari para Nabi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6158 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan ulama. Selaras dengan Mujahid yang menafsirinya dengan periwayatan dari orang-orang 
sebelumnya : 

S3 OS jas Uap aula, 1 Jala J8 
Bahkan imam Gurthubi dalam tafsirnya juga menafsirkan dengan suatu pengetahuan yang dikutip 
dari kitab orang-orang terdahulu dengan sanad yang shahih sampai kepada mereka secara 
mendengarkan langsung : 

Ie ya BU If eh oi Olly dah Ill Jd ya SLS gi du 

Sanad atau Isnad terbagi menjadi dua : 
1. Sanad Periwayatan 
Keberadaan sanad periwayatan ini berfungsi memfiltter pemalsuan Hadits yang dinisbatkan pada 
Rasul Saw, sebagaimana telah diperingatkan beliau dalam sebuah haditsnya : 

JUS oya odaia gl yeni JSI JL Ula Jia uya 
“Siapa saja yang mengatakan suatu perkataan dan menisbatkannya padaku sesuatu yang tidak 
pernah aku katakana, maka hendaklah ia duduk di neraka “ (HR. Bukhari) 


Para ulama sangat berhati-hati dalam meriwayatkan dan menisbatkan suatu hadits pada 
Rasulullah Saw. Mereka akan meneliti terlebih dahulu para rawi se atasnya, apakah sanad 
mereka tersambungkan kepada Rasul Saw atau tidak. Sehingga kemudian muncul istilah Hadits 
dha'if, hasan dan hadits shahih, serta semisalnya yang terdapat dalam disiplin ilmu Musthalahah 
al-Hadits. 


Dalam periwayatan hadits ini diketahui bahwa para perawi meriwayatkannya dari Rasulullah Saw. 
Lalu perawi di bawahnya mengambil hadits tersebut darinya, dan begitu seterusnya sampai hadits 
itu sampai pada imam Bukhari semisal. Kemudian beliau mengumulkan hadits-hadits yang 
diterima dari rawi se atasnya dalam sebuah kitab yang pada akhirnya kitab imam Bukhari tersebut 
sampai pada kita. 


2. Sanad keilmuan 
Para ulama di antaranya imam Malik bin Anas, Ibnu Sirin dan selain keduanya : 
Sar IydaG yag Ia BU € ad lali Ida Of 
“ Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil 
agamamau / ilImumu “. 
Ibnu Arabi berkata : 
IS) SI AV III Oodah Y Ulas OS 3 4 Sila P Lils SLS AI OP ya 3 Lam metan US 7 Jlludi Jl Lah 
talas Soy! 
“ Para ulama salaf selalu memuji satu sama lainnya, dan terus terwariskan dari generasi ke 


generasi, dan demikian para ulama kita, tidak mengambil ilmu terkecuali dari orang yang bersih 
dan mengambil ijazah dari para gurunya “. 


Syaikh Abdul @odir al-Jazairi berkata “ Seseorang tidak dibenarkan menisbatkan keterangan yang 
ada di dalam sebuah kitab pada pengarangnya tanpa mempunyai sanad “. 


Para ulama menjadikan keberadaan sanad sebagai syarat seseorang bisa mengamalkan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6159 | 


keterangan atau pendapat yang terdapat dalam berbagai kitab dan menggunakannya sebagai 
hujjah. Karena sanad keilmuan atau periwayatan kitab tidak ubahnya seperti periwayatan hadits. 


Munculnya banyak paham-paham menyimpang dan sesat, kebanyakan ditimbulkan karena tidak 
memperhatikannya masalah sanad ini. Sehingga kadang kita ketahui, ada seseorang yang belajar 
dari sebuah buku terjemahan saja atau mungkin dari sebuah situs di internet yang tidak jelas, 
kemudian orang tersebut memamahaminya dengan pemikirannya yang tidak sesuai dengan 
maksud sebenarnya atau kadang slah paham dengan maknanya. Maka jadilah pemahamnnya 
tersbut telah menyesatkan dirinya dan bahkan orang lain. 


Maka sebagaimana telah menjadi keharusan dalam periwayatan hadits sebagai bukti 

keautentikannya dan telh menjadi sunnah sahabat, tabi'in serta salaf shalih, ia menjadi keharusan 

pula bagi orang yang meriwayatkan keterangan para ulama dari kitab-kitab mereka. Cara 

medapatkan sanad keilmuan atau periwayatan kitab. Untuk mendapatkan sanad keilmuan atau 

periwayatan kitab, sebagaimana dalam periwayatan hadits terdapat metode antara lain : 

1. Pertama : Sima', yaitu mendengarkan bacaan guru atas kitab yang diriwayatkan. 

2. Kedua : Giraah, yaitu membaca kitab tersebut dan didengarkan langsung oleh seseorang guru. 
Kedua metode ini disebut dengan metode Talagai. 

3. Ketiga : Ijazah, yaitu idzin seseorang guru untuk meriwayatkan kitab tersebut. 


Generasi muslim periode awal merupakan generasi yang sangat memperhatikan masalah 
periwayatan. Perhatian mereka dalam masalah ini begitu besar baik periwayatan al-Guran dan 
metode bacaannya, periwayatan hadits, figih, nahwu maupun berbagai disiplin ilmu lainnya. Hal ini 
tampak jelas dalam kitab karangan mereka. Bersambung... 


(Ibnu Abdillah Al-Katibiy ) 
F0117. Aubbatul Khadhra' (Kubah Hijau) 


@ubbatul Khadhra' (kubah hijau) yang terlihat megah di Masjid Nabawi adalah menaungi kuburan 
jasad Rasul Saw yang mulia didampingi kedua sahabatnya sekaligus mertuanya yaitu Abu Bakar 
Siddig ra, dan Umar bin Khattab ra. 


Tempat tersebut dahulunya adalah rumah baginda Rasul Saw karena setiap Rasul yang diutus 
oleh Allah Swt dikuburkan di mana dia wafat. Sebagaimana sabda Nabi Saw: Tidak dicabut nyawa 
seorang Nabi pun melainkan dikebumikan dimana dia wafat. (HR. Ibnu Majah) 


Sejarah bercerita, ketika Nabi sampai di Madinah, pertama sekali dikerjakan Nabi Saw adalah 
membangun Masjid Nabawi dengan membeli tanah seharga 10 dinar kepunyaan dua orang anak 
yatim Sahl dan Suhail berukuran 3 x 30 m. Bangunan yang sederhana itu hanya berdindingkan 
tanah yang dikeringkan, bertiangkan pohon kurma dan beratapkan pelepah kurma. Sebelah Timur 
bangunan Masjid Nabawi dibangun rumah Nabi Saw, dan sebelah Barat dibangun ruangan untuk 
orang-orang miskin dari kaum Muhajirin yang pada akhirnya tempat itu dikenal dengan tempat ahli 
Suffah (karena mereka tidur berbantalkan pelana kuda). 


Baru pada tahun ke-7 H, Nabi mengadakan perluasan Masjid Nabawi ke arah Timur, Barat, dan 
Utara sehingga berbentuk bujursangkar 45 x 45 m dengan luas mencapai 2.025 m2 dan program 
jangka panjang untuk memperluas Masjid Nabawi seperti yang kita lihat sekarang ini diisyaratkan 
oleh Nabi Saw dengan sabdanya menjelang wafat: “Selayaknya kita memperluas masjid 
ini”.Hingga pada tahun ke-17 H, Amirul Mukminin Umar bin Khattab khalifah kedua, memperluas 
ke arah Selatan dan Barat masing-masing 5 m dan ke Utara 15 m, dan dilanjutkan oleh Usman bin 
Affan khalifah ketiya memperluas ke arah Selatan, Utara dan Barat masing-masing 5 m pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6160 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tahun ke-29 H. 


Akhirnya pada masa Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 H, 
memperluas ke semua sisi Masjid Nabawi termasuk ke arah Timur (rumah Nabi) dan kamar-kamar 
isteri Nabi (hujurat) sehingga makam Nabi Muhammad Saw, Abu Bakar Siddig, dan Umar bin 
Khattab termasuk bagian dari masjid dan berada di dalam masjid yang sebelumnya terpisah dari 
masjid. 

Inilah yang menjadi pembahasan para ulama dan fukaha di dalam Fikih Islam, yaitu mendirikan 
bagunan seperti rumah kubah, madrasah, dan masjid di atas kuburan. Karena Nabi Saw bersabda 
: Allah mengutuk umat Yahudi dan Nasrani yang membuat kuburan para nabi mereka menjadi 
masjid-masjid (tempat peribadatan). (HR. Bukhari Muslim)Hadis di atas dipahami oleh sebagian 
ulama terutama di kalangan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab (Th. 1115 H/ 1703 M di 
Masjid Saudi Arabia, dan aliran ini disebut oleh para rivalnya sebagai aliran Wahabiyah, dan di 
Indonesia dengan aliran Salafi). Secara umum, tidak boleh melakukan kegiatan ibadah di atas 
kuburan, berdoa menghadap kuburan, dan membangun kubah di atas kuburan. 


Sama ada di atas tanah wakaf atau di atas tanah pribadi. Sama ada untuk tujuan penghormatan 
atau mengambil berkah dan mengagungkan kuburan karena semua itu adalah perbuatan sia-sia 
sebagaimana dipahami oleh Sayyid Sabig di dalam Fikih Sunnah-nya.Sejalan dengan tujuan 
berdirinya aliran Wahabiah ini untuk memurnikan Tauhid, aliran ini cukup gencar memusnahkan 
kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, batu-batu nisan yang bertuliskan nama-nama yang 
sudah wafat, ayat-ayat Alguran yang tertulis di batu-batu nisan, kuburan-kuburan para wali yang 
dikeramatkan agar jangan terjadi khurafat, syiruk dan bid'ah di dalam Tauhid dan ibadah umat 
ini.Dan siapa saja di antara umat Islam yang melakukan itu mereka bukan lagi penganut Tauhid 
yang sebenarnya, karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Tuhan lagi, melainkan dari 
syekh atau wali dan dari kekuatan gaib, dan orang-orang yang demikian juga menjadi 
musyrik.Kenyataan itu dapat dilihat sampai sekarang, bagi jamaah haji yang berkunjung ke 
makam Rasul, ke Bagi, ke Mala, ke Uhud, dimana para penziarah diusir karena mendoa 
menghadap ke kuburan Nabi Saw. Demikian juga bila kita berziarah ke Bagi” dan Uhud, tidak ada 
satu kuburan pun yang diberi nama atau tanda untuk membedakan antara kuburan sahabat- 
sahabat yang senior, para ahli hadis, bahkan kuburan Aisyah dan isteri-isteri Nabi pun tidak dapat 
dibedakan. Kalau penziarah bertanya kepada para “Satpam” kuburan bagi” mana kuburan isteri 
Nabi? Mana kuburan Usman bin Affan? Mereka hanya menjawab “ana Ia adri” (saya tidak tahu). 


Upaya Wahabi untuk memurnikan Tauhid umat Islam lewat pemusnahan simbol-simbol kuburan, 
batu nisan, dan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan dilakukan secara besar-besaran 
pada masa Raja Abdul Azis. Tepatnya pada 8 Syawal 1345 H, bertepatan 21 April 1925 M, 
dimana kuburan bagi yang tersusun rapi di sana dimakamkan ahlil bait Nabi dan puluhan ribu 
para sahabat, termasuk kuburan Khadijah isteri Nabi yang pertama ummul mukminin (ibu dari 
orang-orang beriman) di Ma'la - Makkah, semuanya rata dengan tanah.Terakhir ada seorang 
manusia yang memanjat kubah hijau Masjid Nabawi untuk dihancurkan, lalu disambar petir secara 
tiba-tiba dan mati. Mayatnya melekat pada kubah hijau tersebut dan tidak dapat diturunkan sampai 
sekarang. Syekh Zubaidy, ahli sejarah Madinah menceritakan ada seorang soleh di kota Madinah 
bermimpi, dan terdengar suara yang mengatakan “Tidak ada satu orang pun yang dapat 
menurunkan mayat tersebut, agar orang yang belakangan hari dapat mengambil, i'tibar”. 


Hingga sekarang mayat tersebut masih ada dan dapat disaksikan langsung dengan mata kepala. 
Bagi yang tidak dapat berkunjung ke sana dapat mengakses internet google “Ada Mayat di atas 
Kubah Masjid Nabawi”.Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, terlepas dari kebenarannya, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6161 | 


bahwa kembali kepada Tauhid yang murni seperti zaman Rasul Saw adalah tujuan dari dakwah 
Islam dan misi para Rasul dan umat Islam mesti menerimanya, jika tidak ingin menjadi orang 
musyrik. Akan tetapi pemeliharaan nilai sejarah dan para pelaku sejarah juga penting, karena 
Allah berfirman : Sungguh di dalam sejarah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 
berakal. (@S. Yusuf : 111). Akhirnya jika pelaku sejarah tidak boleh dikenang, tidak dimuliakan, 
tidak dihormati, kuburannya diratakan, bagaimana kita mengambil pelajaran dari sejarah tersebut? 
Adapun maksud Nabi Saw Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan sebagai 
tempat ibadah, adalah menyembah kuburan. Semoga kita dapat pelajaran. Wallahua'lam. 


(H.M. Nasir, Lc, MA : Penulis adalah Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Alguran Al Mukhlisin 
Batubara, Pembantu Rektor IV Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan ). 


0127. Tidak Semua Bid'ah Sesat 
Oleh Mbakyu Retno 


Alhamdulillah Puji puja dan sukurku tak henti-hentinya kepada pemilik alam semesta ini, pengatur 
hidup makhluk ini, pengasih dan penyayang setiap makhluknya, maha adil, maha bijaksana, maha 
pengampun hambanya yang kembali kepadanya. Sholawat dan Salam Allah, Malaikat dan semua 
makhluk, tetap tercurah tanpa henti-hentinya kepada makhluk yang paling mulia, kekasih raja 
alam, pemimpin manusia, Nabi muhammad SAW, beserta keluarga, para sohabat, tabi'in, tabi'u 
tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka hingga Akhir alam ini. 


Telah dibuktikan didalam kitab-kitab para Imam walaupun ada perkara yang telah dikatakan 
sebagai bid'ah namun perlu diingat bahwa para imam tidak serta merta menjatuhkannya pada 
status hukum haram, seperti perkataan mereka yakni “bid'ah makruhah (bid'ah yang hukumnya 
makruh, bukan haram)”, juga “bid'ah ghairu mustahibbah (bid'ah yang tidak dianjurkan)” maka ini 
status hukumnya jatuh antara mubah dan makruh. Ada lagi istilah bid'ah munkarah yang 
hukumnya makruh, dan lain sebagainya. 


Kenapa tidak semua bid'ah jatuh pada status hukum haram ? Sebab bid'ah bukanlah hukum 
(status hukum Islam). Bid'ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut perkara baru 
yang tidak berasal dari Nabi Shallallahu “alayhi wa sallam. Adapun hukum Islam ada 5 yakni : 
wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh dan haram. Ini adalah bahasan tentang status hukum 
dan penetapannya. 


Maka, apabila ada perkara yang oleh ulama dianggap sebagai bid'ah, mereka tidak serta merta 
menjatuhkan status hukum haram untuk bid'ah tersebut, melainkan mereka (ulama) menimbang 
dan mengkaji terlebih dahulu tentang bid'ah tersebut, yakni terkait selaras atau tidaknya dengan 
kaidah-kaidah syariat. Sehingga nantinya akan terlihat/dapat disimpulkan status hukum untuk 
perkara bid'ah tersebut, apakah masuk dalam hukum wajib, sunnah/mandub/mustahab, mubah/ 
jaiz, makruh dan haram. Sebab sesuatu harus ditetapkan status hukumnya. Nikah pun yang jelas- 
jelas sunnah Rasulullah, tidak serta merta dihukumi wajib tergantung kondisi dan situasinya. Oleh 
karena itu bid'ah juga harus ditinjau dengan kaidah syariat dalam menetapkan hukum : 


Jika masuk pada kaidah penetapan hukum makruh, maka ulama akan menyebutnya sebagai 
“bid'ah makruhah (bid'ah yang hukumnya makruh) : Jika masuk pada kaidah penetapan hukum 
makruh haram maka ulama akan menyebutnya sebagai “bid'ah muharramah (bid'ah yang 
hukumnya haram)" : Jika masuk pada kaidah penetapan hukum mubah/jaiz maka ulama akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6162 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyebutnya sebagai “bid'ah mubahah (bid'ah yang hukumnya mubah) : Jika masuk pada kaidah 
penetapan hukum sunnah/mandub/mustabah maka ulama akan menyebutnya sebagai “bid'ah 
mustahabbah (bid'ah yang hukumnya sunnah/ mustahab/ mandub)” : Jika masuk pada kaidah 
penetapan hukum wajib maka ulama akan menyebutnya sebagai “bid'ah wajibah (bid'ah yang 
hukumnya wajib)”. 


Sebagaimana Imam an-Nawawi menyebutkan didalam al-Minhaj syarah Shahih Muslim : 


CAT 9 BANYU Cake 2 CrAAM Alai Gi Reel yah Relay Ary ag Ray Ao yeking Keong pludi Lando A00 salad JU 
LAN) SV py KambI Ol G3 Saud TAI yag SMS pg San ly jd ella pall AS Sista Aa gd! yag SU AA 
SARI 9 el YI al 3 Ab pama! Led Aldi como J3) OLA 04 KM, 


“Ulama berkata bahwa bid'ah terbagi menjadi 5 bagian (bagian hukum) yakni wajibah (bid'ah yang 
wajib), mandubah (bid'ah yang mandub), muharramah (bid'ah yang haram), makruhah (bid'ah 
yang makruh), dan mubahah (bid'ah yang mubah)”, diantara bid'abh yang wajib adalah 
penyusunan dalil oleh ulama mutakallimin (ahli kalam) untuk membantah orang-orang atheis, ahli 
bid'ah dan seumpamanya: diantara bid'ah mandzubah (bid'ah yang sunnah) adalah mengarang 
kitab ilmu, membangun madrasah dan tempat ribath serta yang lainnya : diantara bid'ah yang 
mubah adalah mengkreasi macam-macam makanan dan yang lainnya, sedangkan bid'ah yang 
haram dan bid'ah yang makruh, keduanya telah jelas dan telah dijelaskan permasalahannya 
dengan dalil yang rinci didalam kitab Tahdzibul Asmaa wal Lughaat' (1| 


Berikut adalah redaksi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughaat, yang menjelaskan lebih rinci lagi 
tentang pembagian bid'ah tersebut : 


AS gaby AN AAN) und AA oa ajal Ae aa al ate ay pala pil 3 KE) Along dialah de mem! (LYI aed JB 
Asad yaa Ol US 3 Gala #JB Aoelng Chang Say (aging CR) Ciel AI Renda Rea AAN AN AS 23 
09 NI Gin gakiad DA Il eka pad AP el 3g korly cd SEYI All 3 laa OP dk jadi el de 
So Jang IS Sei II SA pia SAI pp lag Jl! #Ugin Alta Ron # dal horload CI Jl Gay Kas 
DI eny yh ta NY mala ia Y Lag Wa VI Ubin ita Yg tel y Ray pl Sain OY ory MOS — lag tele Ai 
AA jaak 1 Jeda y TAN SI al cad Spot 2d Jeyaet gai SUS CAR 3 Ria) DUS senen 
Kab) cet, YSS Gila Yg oreli le 25 Land RILIS SA Ray pdl Sai OT ale Ray pdl Ant Edh AB) erakuad! 
Sao Upin ltal do gai P Ag (Reni PAI oya SY FA (de ly Rammemekly Ator ly Aa pdl Ra pall Kama #Ugin Alat Ra pel 
Sila Gr Ling Jade 39 Saad Gila 3 (SIN emng! Lean III mal 3 Ad Ola JS toa ba 
Upin sakti Rol pay Chori Gay 3 Gelora! Ab pe 3S sakti Ray KM p AI, Il dl Ary Wlika kas Of Ya 
Fama Waledal yng GS Lem toy Cp pe ISU oya dal 3 gan dl Hang mand!) mall ie Amiluali 

AI Jyury R2 IU gai! pisa! oya Oy AT Alay Ca SU p ASI ya salad jang Alam SUS jang 3 lek Ay LL SY — 
KAS yA Ia Alawedly Lal 43 Bilasa YS CMS, ada Lah — pl daa AI lo 

“Syaikhul Imam Abu Muhammad “Abdul 'Aziz bin Abdis Salam didalam akhir kitabnya al-Gawaid 
berkata : “bid'ah terbagi kepada hukum yang wajib, haram, mandub, makruh dan mubah. Ia 


berkata : metode yang demikian untuk memaparkan bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah syari'ah, 
sehingga 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6163 


1. Apabila masuk pada gaidah (penetapan) hukum wajib maka itu bid'ah wajibah, 


2. Apabila masuk pada gaidah (penetapan) hukum haram maka itu bid'ah muharramah, 


( ) 

( ) 

3. Apabila masuk pada gaidah (penetapan) hukum mandub maka itu bid'ah mandubah, 

4. Apabila masuk pada gaidah (penetapan) hukum makruh maka itu bid'ah makruhah, 
( ) 


5. Apabila masuk pada gaidah (penetapan) hukum mubah maka itu bid'ah mubahah. 
Diantara contohnya masing-masing adalah : 


1. Bid'ah Wajibah seperti : menyibukkan diri belajar ilmu-ilmu sehingga dengannya bisa paham 
firman-firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam, itu wajib karena 
menjaga menjaga syariah itu wajib, dan tidak mungkin menjaga kecuali dengan hal itu, dan 
sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya maka itu wajib, menjaga bahasa asing 
didalam al-Guran dan as-Sunnah, mencatat (membukukan) ilmu ushuluddin dan ushul figh, 
perkataan tentang jarh dan ta'dil, membedakan yang shahih dari buruk, dan sungguh kaidah 
syariah menunjukkan bahwa menjaga syariah adalah fardlu kifayah”. 


2. Bid'ah Muharramah seperti : aliran (madzhab) al-Gadariyah, al-Jabariyah, al-Murji'ah, al- 
Mujassimah, dan membantah mereka termasuk kategori bid'ah yang wajib (bid'ah wajibah). 


3. Bid'ah Mandzubah (Bid'ah yang Sunnah) seperti : membangun tempat-tempat rubath dan 
madrasah, dan setiap kebaikan yang tidak ada pada masa awal Islam, diantaranya adalah 
(pelaknasaan) shalat tarawih, perkataan pada detik-detik tashawuf, dan lain sebagainya. 


4. Bid'ah Makruhah seperti : berlebih-lebihan menghiasai masjid, menghiasi mushhaf dan lain 
sebagainya. 


5. Bid'ah Mubahah seperti : bersalaman (berjabat tangan) selesai shalat shubuh dan 'asar, jenis- 
jenis makanan dan minuman, pakaian dan kediaman. Dan sungguh telah berselisih pada sebagian 
yang demikian, sehingga sebagian "ulama ada yang memasukkan pada bagian dari bid'ah yang 
makruh, sedangkan sebagian ulama lainnya memasukkan perkara sunnah yang dilakukan pada 
masa Rasulullah shallallahu “alayhi wa sallam dan setelah beliau, dan itu seperti mengucapkan 
isti'adzah didalam shalat dan basmalah. Ini akhir perkataan beliau. “ (2) 


Kesimpulannya sudah jelas yaitu bahwa tidak semua bid'ah dihukumi haram, melainkan harus 
ditinjau terlebih dahulu status hukumnya. Semua itu karena ternyata ada bid'ah yang tidak 
bertentangan dengan syariat Islam, diistilahkan dengan bid'ah hasanah (baik) dan ada juga bid'ah 
yang bertentangan dengan syariat Islam, di istilahkan dengan bid'ah yang buruk. al-Imam asy- 
Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan sebagaimana disebutkan olah al-Muhadiits al-Baihagi : 


oa andi His AI dy ALI JB 2JU (Olga ot ga, Lgi or AA Cabai pel US Cg yag Gl oi ana al Ust 
SE Y pi ya dual La HAN IYA Ren odked , Lela gi IoT al dua al UUS HI Hani Uda TOL ATI 
Das UI ga Goda Ann Cnaniy HOllna) ye Ala In AI Kan) yag JB Abg Ra yaka pb TAS old , Ida oa Al 

an) Lead male LS Ul , 3 


“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Sa'id bin Abu “Amr, telah menceritakan kepada kami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6164 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abul “Abbas Muhammad bin Ya'gub, telah menceritakan kepada kami ar-Rabi' bin Sulaiman, ia 
berkata : Imam asy-Syafi'i pernah berkata : perkara baru (muhdatsaat) itu terbagi menjadi menjadi 
dua bagian : 


1. Suatu perkara baru yang menyelisihi al-@uran, Sunnah, Atsar atau Ijma', maka ini termasuk 
perkara baru yang disebut bid'ah dlalalah, dan 


2. Suatu perkara baru yang baik yang didalamnya tidak menyelisihi dari salah satu tersebut, maka 
ini perkara baru (muhdats) yang tidak buruk, 


dan sungguh Sayyidina “Umar radliyallahu “anh berkata tentang shalat pada bulan Ramadhan 
(shalat Tarawih) : “sebaik-baiknya bid'ah adalah ini”, yakni perkara muhdats yang tidak ada 
sebelumnya, walaupun keberadaannya tidaklah bertentangan dengan sebelumnya. (8| 


Contoh-contoh semacam ungkapan (istilah) seperti diatas begitu banyak dikitab-kitab Ulama, 
diantaranya sebagaimana yang telah disebutkan. Sehingga menjadi penting ketika membaca 
perkataan ulama syafi'iyah juga mengerti pembagian bid'ah menurut ulama syafi'iyah. Perincian 
Imam “Izzuddin bin “Abdis Salam tersebut kadang berbeda dengan ulama madzhab lainnya, 
sehingga menyebutnya bukan sebagai bid'ah melainkan sebagai maslahah Mursalah, perbedaan 
ini terjadi karena memang cara memahaminya pun berbeda walaupun esensinya sebenarnya 
sama yaitu sama-sama para "Ulama menerimanya. Perbedaan seperti inilah yang sebenarnya 
terjadi, bukan seperti kalangan yang selalu menuding-menuding “ini sesat” dan “itu sesat”, bukan 
seperti pemahaman mereka itu. 


LANJUT MASALAH BID'AH 


Pembahasan bid'ah adalah sebenarnya pembahasan “usang” yang selalu di gembar-gemborkan 
oleh beberapa kalangan hingga akhirnya menimbulkan keresahan diantara kaum Muslimin dengan 
berbagai tudingan yang sebenarnya bermuara pada perbedaan pemahaman dalam memahami 
esensi dari bid'ah. Misalnya seperti kalangan ulama menolak pembagian bid'ah hasanah, 
hakikatnya adalah tidak menerima penyebutan bid'ah terhadap masalah yang masih di naungi 
oleh keumuman nas atau masalah yang masih ada asalnya dari al-Auran, as—Sunnah, ljma', 
Giyas, Mashlahah Mursalah, dan ada fugaha' yang menunjuki dalilnya, sehingga menurut mereka, 
yang seperti ini kenapa harus disebut bid'ah jika ada nasnya (walaupun nas-nya umum). 


Sedangkan yang membagi bid'ah hasanah, mereka menganggap bahwa perkara tersebut 
memang baru (muhdats) yang tidak ada pada masa Rasulullah yang perlu di di tinjau hukumnya 
sehingga jika selaras dengan esensi al-@uran dan As-Sunnah atau masih di naungi dengan nas- 
nas umum maka berarti itu perkara baru yang baik. Hal ini juga didasarkan pada ungkapan 
Sayyidina “Umar yaitu “ni'amatul bid'ah” juga hadits “man sanna fil Islam”, yang dari sini kemudian 
muncul istilah bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah atau bid'ah hudaa dan lain sebagainya. 
Penggunaan istilah bid'ah tidak lain sebagai pembeda antara perkara yang ada pasa masa Nabi 
shallallahu “alayhi wa sallam dan yang tidak. Imam an-Nawawi rahimahullah didalam al-Majmu' 
juga menjelaskan : 


#Labal JU Ga Ilir p2 de Jar Lb JS Asal OY ya yaa! plli oya la 7 ISL Asal JS 7 plang dala AI ae (Aj) 
DJI, sr YI AIA 3 Ip) Watt 0,83 339 Iolag ing Kg dng Ag yha g Renelo pai Raba 3 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6165 | 


“Sabda Nabi shallallahu “alayhi wa salam “setiap bid'ah adalah dlalalah (sesat)”, ini bagian dari 
'amun makhshush, karena sesunggguhnya bid'ah adalah setiap perkara yang dilakukan atas tidak 
adanya contoh sebelumnya, ulama juga berkata : bid'ah terbagi kepada 5 bagian yaitu wajiban, 
mandzubah, muharramah, makruhah dan mubahah, dan sungguh telah aku sebutkan contoh- 
contohnya dan telah aku jelaskan didalam kitab Tahdizbul Asmaa' wal Lughaat”. (4| 


Disini Imam an-Nawawi menjelaskan maksud hadits “kullu bid'atin dlalalah” sebagai bentuk yang 
umum yang di takhshish (dikhususkan) oleh hadits-hadits lainnya. Adapun salah satu hadits yang 
menjadi takhsish terhadapnya adalah sebagaimana yang telah beliau sebutkan penjelasannya 
dalam Syarh Shahih Imam Muslim : 
Rayadi pad) ALL aoali Ap SN Of IND Asal JS) Aap Bae JS play tele AI ala Aj gama Uya Ia 3) 
kolang ing Sg ka P9 Aj yaaa 219 Oladi Lado p Ad of Ska 8,3, Anodel 3 Wp LS Ika Olg jaw 383 
Dan dalam hadits ini (man sanna fil Islam) (5) merupakan takhsish terhadap sabda Nabi 
shallallahu “alayhi wa sallam “setiap perkara baru (muhdats) adalah bid'ah dan setiap bid'ah 
adalah dialalah (sesat)”, sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah perkara-perkara baru 
yang bathil dan bid'ah madzmumah (buruk), dan telah berlalu penjelasan masalah ini pada kitab 


Shalat Jum'at, dan kami telah menuturkan disana bahwa bid'ah terbagi menjadi 5 bagian yakni 
wajibah, mandzubah, muharramah, makruhah dan mubahah”. (6| 


Sehingga dari itu, dapat dipahami bahwa istilah sunnah sayyi'ah pada hadits “man sanna fil Islam” 
sebenarnya merupakan bid'ah yang buruk, karena mensunnahkan atau mencetuskan sesuatu 
baru yang buruk didalam Islam. Adapun para sahabat Nabi sendiri, mensunnahkan atau 
mencetuskan sesuatu yang baik Islam. Oleh karena itu, bid'ah yang dimaksudkan pada hadits 
yang masih umum tersebut adalah bid'ah madzmumah atau perkara muhdats yang bathil. 


Pendefinisian Bid'ah 
Imam an-Nawawi mengatakan bid'ah sebagai perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya, 

da la yP de Jas U JS asal of 
“setiap perkara yang dilakukan yang mana padanya tidak ada contoh sebelumnya” (7| 


dan didalam Tahdzibul Asmaa' wal Lughaat, beliau mendefinisikan : 


dina HI) Radin gag plang ale Ko — AI Jang A0 GS LIA AAN del Rea ph 


A2nad 9 


“Bid'ah didalam syara' adalah mengada-adakan perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah 
shalullah shallallahu “alayhi wa sallam, dan itu terbagi menjadi hasanah dan gabihah”. (8| 


Sulthanul “Ulamaa' al-Imam “Izzuddin bin Abdissalam didalam kitabnya Gawa'idul Ahkam 
mendefinisikan bid'ah sebagai berikut : 


da yakin Ata Cha £ Real y ktorly Roup 2 Hamain (ny pelan y dala AO abo — AI Syury pa2 3 Aga | Le Jas enhe 
ang pdl Asi Is Asad yojai Ol SMS Ab an 3 Gapelly Cola Reny) Cin y KA Asa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6166 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak ada masa masa Rasulullah shallallahu “alayhi wa 
sallam, dan itu terbagi menjadi : bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandzubah, bid'ah 
makruhah dan bid'ah mubahah, sedangkan metode dalam mengetahui pembagian yang demikian 
untuk menjelaskan bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah syariah”. (9| 


Rasulullah maka itu dinamakan sebagai bid'ah. Sehingga apa yang dilakukan hanya atas inisiatif 
sahabat Nabi pasca wafatnya Nabi shallallahu “alayhi wa sallam, itu adalah perkara baru yang 
bid'ah. Namun perlu di ketahui, bahwa perkara baru ini dilakukan oleh sahabat Nabi shallallahu 
'alayhi wa sallam, yang mana para sahabat merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk 
sehingga perkara baru yang mereka lakukan walaupun kadang terjadi perselisihan diantara 
mereka tetap saja disebut sebagai sunnah. Yaitu bid'ah yang hakikatnya adalah sunnah. (10) 
Sunnah yang dimaksud adalah sunnah dalam pengertian kebiasaan umum bukan khusus. Sebab 
dalam pengertian khusus hanya di sandarkan pada Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam baik berupa 
perkataan, perbuatan maupun tagrir beliau. 


Definisi ulama lainnya memang ada kemungkinan berbeda tergantung dari sudut pandang apa 
mereka mendefinisikannya, sehingga nantinya cara memahami pun akan terjadi perbedaan 
namun pada hakikatnya sebenarnya sama. (11) 


(1 Lihat : syarah Shahih Muslim lil-Imam an-Nawawi (6/154-155|. 


(2| Lihat : Tahdzibul Asmaa' wal Lughaat lil-Imam an-Nawawi (8/22-23| : @awaidul Ahkam lil-Imam 
“Izzuddin bin Abdis Salam (2/ 204| 


(3) Lihat : al-Madkhal ilaa Sunanil Kubraa lil-lImam al-Baihagi (253) : disebutkan juga didalam 
Tahdzibul Asmaa' wal Lughaat (3/23| 


(4| Lihat : al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab (4/519| Imam an-Nawawi 
Ip) Hadits yang dimaksud adalah (HR. Musim 4/2059). 


-9 0 8. 0. v0 - 0 3 0 3 Bo- 0 2.0 - 0. 0 30 AA. 3 3-0... Be Ge 0 #93 0 0 8. 0. 
CA Gr tea pagar ot va Uje Ja ya Jin ea Lg Jah an Ra gl ya 


m0 - 0 09 38 So 2.0... 90. 0 4 0 0ee 2 I3eoe 2. 3 SA 503 
2 mala ya yaa Uy dlaa Jas oya og Jia Ale AS tordng gg Jami Gita Rate 


“barangsiapa mensunnahkan/mencetuskan (sanna) didalam Islam sunnah hasanah (sunnah yang 
baik) kemudian orang setelahnya mengamalkannya, niscaya ditulis baginya seumpama pahala 
orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sesuatu pun dari pahala mereka, dan 
barangsiapa yang mensunnahkan/mencetuskan (sanna) didalam Islam sunnah sayyi'ah (sunnah 
yang buruk) kemudian orang setelahnya mengamalkanya, maka ditulis atasnya seumpama dosa 
orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa mereka”. 


(El Lihat : al-Minhaj syarh Shahih Muslim (7/104J Imam Nawawi 

(7| Lihat : al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab (4/519| Imam an-Nawawi 

(8| Lihat : Tahdzibul Asmaa' wal Lughaat (3/22) Imam an-Nawawi 

(9| Lihat : @awaidul Ahkaam lil-lmam “zzuddin bin "Abdissalam (2/204|. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6167 ) 


(10) Maksud dari bid'ah yang hakikatnya sunnah yaitu : karena perkara tersebut tidak dilakukan 
pada masa Rasulullah shallallahu “alayhi wa salam, namun hanya dilakukan pada masa setelah 
Rasulullah. Contohnya seperti pelaksanaan shalat tarawih. Shalat Tawarih adalah perbuatan 
(sunnah) Rasulullah shallallahu “alayhi wa sallam, namun Rasulullah meninggalkannya dan para 
sahabat juga tidak berjama'ah (shalat tarawih berkumpul) pada pelaksaan shalat tarawih tersebut, 
bahkan tidak ada pada masa Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddig. Maka, karena tidak ada masa 
Rasulullah, pelaksanaan tarawih dengan cara berjama'ah tersebut dinamakan sebagai bid'ah yaitu 
n'amatul bid'ah (sebaik-baiknya bid'ah). Hagigatnya adalah sunnah, berdasarkan sabda Nabi 
tentang sunnah Khulafaur Rasyidin. Didalam Lisanul “Arab | (8/6J disebutkan: 


Ale OLS Ags Hitam Geya Gya 3 Oleo 3 JB CL Ja ya rig Ur pel ad OLS diana Ai wa ea JS Ul SUS 3d Jan J8 
Kwan Hta2 AI al) tyas Ja gp IA yag ITU Kel yan gg dp AL yah La Nae OS ISI SUS el Jas ya sja Ly 
Ula Ceb Leian dd Ceag dala AI ala Gaal OY Leilay Rol Lala” AN jae cp Aloilay pil Jladi oya SIS U cola Zen 
Lele Kal air laga Al gg jas Uly Ke ad aj 3 LS Yg W dl ir Yg Upale Bil PUS JL oke 
SAM Sya CAN JI GUA dina y Coin (SAE Cabang dat AI Ula CA yA dian BALAI le gag isak Lake” Iilga Lal Auiy 


“Dalam hal itu sungguh dijadikan pahala baginya, dikatakan : “barangsiapa yang mensunnahkan 
sunnah hasanah maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya” dan perkataan 
kebalikannya adalah : “barangsiapa yang mensunnahkan sunnah sayyi'ah maka baginya dosa dan 
dosa orang yang mengamalkannya”, dan itu apabila menyelisihi apa-apa yang Allah dan Rasul- 
Nya perintahkan, juga ia berkata : dan termasuk dari ragam hal ini yaitu ucapan Sayyidina “Umar 
radliyallahu “anh : “ni'matul bid'ah hadzihi (sebaik-baiknya bid'ah adalah ini)”, maka ketika suatu 
perkara termasuk dari perbuatan-perbuatan baik dan termasuk dalam perkara yang terpuji maka 
dinamakan bid'ah dan terpujinya karena Nabi shallallahu “alayhi wa sallam tidak mensunnah bagi 
mereka, sebab beliau hanya shalat tarawih pada malamnya, kemudian meninggalkannya dan 
tidak menjaganya (tidak melanggengkannya), tidak pula mengumpulkan manusia, bahkan tidak 
ada pada zaman Abu Bakar, namun Sayyidina “Umar mengumpulkan manusia pada shalat tarawih 
dan mensunnahkan melakukannya maka dari inilah dinamakan sebagai bid'ah, dan itu pada 
hagigatnya adalah sunnah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu “alayhi wa sallam : “hendaklah 
mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidiin setelahku”. (| 


(11) Misalnya : al-“Imam 'Ayni al-Hanafi didalam “Umdatul Gari syarh Shahih Bukhari (5/230| 
menjelaskan : 


JS Gn Eng tel AI lap AI Syany A0 3 JA UU Wek Liya lte ab Gde Jas s0 JS TR Anal 
SPN jan af SUSU UI OS Yg Uas Ogah OT) La Gay Han Ry CU Gal ag CAIDLD Ana ea 
Yi 


“Bid'ah dari segi lughah : setiap sesuatu amalan tanpa contoh sebelumnya. Sedangkan dari segi 
syara : mengada-adakan perkara yang tidak ada asal pada perkara tersebut di masa Rasulullah 
shallallahu “alayhi wa sallam, dan itu terbagi menjadi 2 bagian yaitu : bid'ah dlalalah, itu yang telah 
kami sebutkan, dan bid'ah hasanah, yakni suatu perkara yang orang mukmin memandangnya 
sebagai kebaikan (hasanah) dan perkara tersebut tidak menyelisihi al-Guran atau As-Sunnah 
atau Atsar atau lIjma'. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6168 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berdasarkan definisi ini, setiap perkara yang tidak ada asalnya pada masa Rasulullah maka itu 
bid'ah menurut segi syariat, dan berdasarkan segi syariat pula maka bid'ah terbagi menjadi dua 
yakni hasanah dan dlalalah. Pada halaman berikutnya (25/ 37), Imam al-'Ayni juga menyebutkan : 


SONY AI Say AP BA ab IP 13 Ai ASI 3 JA PL ag Taka pad 
H3 ISA 3) doa 


“bid'ah yaitu suatu perkara yang tidak ada asalnya pada perkara tersebut didalam al-Guran dan 
As-Sunnah, dan dikatakan : menampakkan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah dan 
tidak pula pada zaman shahabat radliyallahu ta'alaa “anhum”?. 


Berdasarkan definisi yang berbeda ini (gil), yang mana lebih longgar dalam pendefinisiannya 
yaitu : jikalau ada asalnya pada zaman Nabi dan zaman sahabat maka itu bukan bid'ah, namun 
apabila tidak ada asalnya pada zaman Nabi dan zaman sahabat maka itu bid'ah. Jadi, definisi ini 
menyertakan perbuatan yang ada masa sahabat sebagai perkara yang bukan bid'ah. Tentu saja 
hal ini berdasarkan pengertian sunnah yang umum, bukan yang khusus (Sunnah : Gaul, Fi'il & 
Tagrir Nabi saja) yaitu berdasarkan hadits : 


IS Olga Hatona JS OB oya Winny (UII lrlyIL Lado PES AYA MAERA PAN YA DU Sma Kei 

ANA 
“hendaklah kalian (berpegang) atas sunnahku (Nabi Muhammad) dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin 
al-Mahdiyyin, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham, dan jauhilah oleh kalian perkar-perkara 


baru yang diada-adakan, sebab sungguh setiap perkara muhdats adalah bid'ah dan setiap bid'ah 
adalah dlalalah” (HR. Musnad Ahmad|.. 


0088. Berkenalan Dengan Ulama Wahaby 
Oleh Mbah Jenggot 


CATATAN INI TIDAK BERMAKSUD MENEBAR KEBENCIAN, NAMUN SEKEDAR BERTUJUAN 
AGAR LEBIH MENGENAL SAUDARA KITA DARI GOL WAHABY 


Daftar ulama Wahabi : 


1 Syaikh Abdul Aziz bin Baz (1330 H-1420H) 33 Syaikh Mahmud Al-Baghdadi Al-Alusi 

2 Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin 34 Syaikh'Abdullah bin Shalfig Al- Gasimi Azh-Zhafiri 

3 Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab 35 Syaikh'Ali bin Yahya bin 'Ali bin Muhammad Al-Amiri 
4 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 36 Ust. Abdul Hakim bin Amir Abdat 

5 Syaikh Shalih bin Fauzan 37 Ust. Yazid bin Abdul Gadir Jawas 

6 Syaikh Muhammad bin Muhammad Dhiya'i 38 Ust. Abu'Amr Ahmad 

1 Syaikh Abdurahman bin Nashir As-Sa'di 39 Ust. Abu “Abdillah Muhammad Syarbini 

8 Syaikh Mugpbil bin Hady Al-Wadf'i 40 Ust. Dzulgarnain Al Makassariy 

9 Syaikh Abul A'ala Maududi al-Hindi 41 Ust.'Abdul Mu'thi Al-Maidani 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6169 | 


9 Syaikh Salim bin led Al-Hilaly 42 Ust. Muhammad Abduh Tuasikal 
10 Syaikh Muhammad Tagiyuddin An- Nabhani 43 Ust. Lugman Ba'abduh 

11 Syaikh Abdulloh bin Abdurrahman Al Jibrin 44 Ust. Muhammad Umar As-Sewed 
12 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi 45 Ust. Abu Mundzir Dzul Akmal 

13 Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali 46 Ust. Jafar Salih 

14 Syaikh Abu Karimah Askari bin Jamal Al-Bugisi 47 Ust. Idral Harits 

15 Syaikh Abu Ishag AlHuwaini Al- Atsari 48 Ust. Abu Hamzah Yusuf Al Atsary 
16 Syaikh Muhammad Abduh 49 Ust. Mundzir Abu Ibrahim 

17 Syaikh Said bin ali Al Wahf al- Gahthoni 50 Ust. Abdurrahman Lombok 

18 Syaikh Muhammad Rasyid Ridha 51 Ust. Abu Umar Ibrohim 

29 Syaikh Muhammad al-Amin Asy- Syingithi 52 Ust. Adib 

20 Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad Al-Abbad 53 Ust. Nashrullah Abdul Karim, Lc. 
21 Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh 54 Ust. Mukhtar 

22 Abdurrazzag 'Afifi 55 Ust. Agus Suady 

23 Syaikh Hamud bin'Abdullah At-Tuwajjiri 56 Ust. Abdul Hag 

24 Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu 57 Ust. Abdul Jabbar Al-Bantuli 

25 Syaikh Ali Hasan Al Halaby (1380 H) 58 Ust. Abu Abdillah Muhammad Higa 
26 Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam 59 Ust. Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja, Lc. 
27 Syaikh Abdullah bin Abdul-Aziz bin “Agil 60 Ust. Abu “Ali 

28 Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman 61 Ust. Zaid Susanto, Lc. 

29 Syaikh Ali Mahfuzh 62 Ust. Arifin Ridin, Lc. 

30 Syaikh Muhammad 'Abdussalam 63 Ust. Abdullah Sholeh Ali Hadrami 
31 Syaikh Nida Abu Ahmad 64 Korma Madinah LB. 


32 Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz 


MAJALAH MEREKA 

1. assunnah, ini yang pertama 5. Aljihad 

2. al-furgan, ini yang kedua 6. Hmmm...kayaknya banyak tapi tidak laku dan sering disebarkan, yang 
tahu dibagi-bagi supaya selamat dari kesalahan, akibat baca buku hasil 

3. el-fata, ini untuk kalangan remaja kitab mereka sendiri dan kitab ulama yang dirusak. 


4. al-wildan, ini untuk anak-anak 


CIRI BUKU-BUKU MEREKA 


1. Dari designnya yang khas biasanya ada semacam motif ukiran dalam designnya tidak ada foto 
atau gambar, biasanya tulisannya dibuat bagus dan dihiasi motif. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6170 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Dari pengarangnya, biasanya syekh, Ust., abu..., bin... , al-..., contoh syekh Nashirudin al-bani, 
Ust. abu gatadah, syekh abdullah bin baaz, Ust. zaenal abidin,Lc namun title ini tidak pasti hanya 
biasanya saja kadang ada juga dari kita seperti Syekh Hasan ali assagaf, mufti mekkah madzhab 
syafi'i. 


3. Dari isinya yakni ulama rujukannya, biasanya melibatkan Imam Ibnu Taimiyyah yang disebut 
sebagai syaikhul Islam syekh al-bani,syaikh khusaimi, syekh abdullah bin baaz, 


5. Menggunakan kata-kata yang khas seperti : ditakhrij, dishahihkan oleh al-bani. 


Ini kumpulan sendiri situs-situs Wahabi 


Diantaranya : 


“ Assunnah.web.id/ (www.salafi.or.id/) 

“ Al-Manhaj (www.almanhaj.or.id/) 

“ Muslim.or.id (www.muslim.or.id/) 

“ Villa Baitullah (www.vbaitullah.or.id/) 

“ Fatwa Ulama (www.fatwa-ulama.com/) 

“ Perpus Islam (www.perpustakaan-islam.com/) 


“ Sholat Kita (www.sholat/-kita.cjb.net/) 


“ Dar el-Iman Padang (www.dareliman.or.id) 


Situs Para Ustadz Wahabi : 


1.http://abusalma.co.cc/ (Ust. Abu Salma) 
2.http://media-ilmu.com/ (Ust. Zainal Abidin, Lc) 


3.http://abuhaidar.web.id/ (Ust. Abu Haidar) 


4.http”/lustadzkholid.com/ (Ust. Kholid Syamhudi) 


5.http://ustadzaris.com/ (Ust. Aris Munandar) 
6.http://abiubaidah.com/ (Ust. Yusuf As Sidawi) 
7.http:/lahmadsabig.com/ (Ust. Ahmad Sabig) 


8.http://abuzubair.net/ (Ust. Abu Zubair, Lc) 


CIRI KELAKUAN WAHABI BIASANYA 


“ Forum Studi Unand Padang (forum-unand.blogspot.com) 
“ Daarus Sunnah (www.daarussunnah.co.nr/) 

“ Tarbiyah Singapore (www.tarbiyah-sg.info/) 

“ Manhaj.or.id (www.manhaj.or.id/) 

“ Hakekat Syi'ah Imamiyah (www.hakekat.com/) 

“ Google As Sunnah (http://google.assunnah.web.id/) 


“ Feed Situs As Sunnah (http://situs.assunnah.web.id/) 


“ Forum As Sunnah (http://forum.assunnah.web.id/) 


9.http://abumushlih.com/ (Ust. Abu Mushlih Ari Wahyudi) 
10.tanyajawabagamaislam.blogspot.com/ (Abdullah Roy) 
11.http://basweidan.wordpress.com/ (Ust. Basweidan, Lc) 
12.http://abuOdihyah.wordpress.com/ (Ust. Marwan) 
13.http://addariny.wordpress.com/ (Musyaffa Ad-Dariny) 
14.ustadzabdulhakim.co.cc (Abdul Hakim bin Amir Abdat) 


15.http://noorakhmad.blogspot.com!/ (Ust. Abu Ali) 


Suka memberi gelar yang jelek pada kelompok lain : 


1. NU biasanya disebut sebagai guburiyyin. 


2. PKS dan HTI sering disebut sebagai hizbiyyun atau neo-khowarij. 


3. Imam al Ghazali digelari sebagai ahlul bid'ah, Na'udzubillah... 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6171 ) 


4. Bahkan mereka berani mengkritik Sayyidina Umar al-Farug. 


5. Masih Banyak lagi, termasuk mereka Pemalsuan Kitab2 Ulama klasik. 


TELAH TERBIT BUKUNYA !!! 
Judul : "Pemalsuan Kitab-kitab Ulama Oleh Tangan-tangan Salafy Wahabi" 


Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik : Episode Kebohongan Publik Sekte 
Salafi Wahabi 


Meski ada tantangan Salafi radikal dan juga Wahabisme yang bersifat trans-nasional dalam 
beberapa tahun terakhir—masa pasca-Soeharto—tapi Islam washatiyah tidak tergoyahkan. 
Walaupun demikian, penguatan dan pemberdayaan Islam washatiyah Indonesia tetap diperlukan. 
(Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., M.Phil., Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta) 


“Saya rasa, rumah-rumah setiap muslim perlu dihiasi dengan buku penting seperti ini, agar anak- 
anak mereka juga turut membacanya, untuk membentengi mereka dengan pemahaman yang 
lurus. Islam adalah agama yang lembut, santun dan penuh kasih-sayang.” (Ust. H. Muhammad 
Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Zikir az-Zikra) 


“Saya merinding membaca buku ini, seakan tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Sebuah 
realitas tentang Salafi Wahabi yang dikupas secara apik dan rapi dengan bahasa yang menarik 
dan enak dibaca.” (Dr. KH. Rohimuddin Nawawi al-Bantani al-Azmatkhan, M.A., Pimpinan 
Lembaga Dakwah dan Irsyad Dar al-Hasani Cairo, Egypt) 


“Buku penting! Itulah kesan pertama setelah saya membaca buku ini. Anda tidak akan merugi jika 
memiliki buku langka ini. Karena pengetahuan di dalamnya sangat berharga. Saya 
merekomendasikan Anda memiliki buku ini!” (Prof. Dr. KH. Hamdani Anwar, M.A., Guru Besar 
Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Jakarta) 


“Buku ini sangat dahsyat dan mencengangkan, memuat informasi-informasi penting dengan 
kupasan yang akurat dan ilmiah. Umat Islam perlu mengetahuinya untuk menambah wawasan 
dan mengenal Islam lebih dalam.” (KH. Wahfiudin, M.B.A., Dai Nasional). 


Harga Rp. 50 ribu. Untuk pembelian bukunya silahkan hubungi : 
Kantor Pusat : 

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Salakan Baru No. 1 

Sewon, Bantul, Yogyakarta 

Telp. (0274) 387194, Fax. (0274) 379430 

Email : marketing@lkis.co.id (Pemasaran) 

Perwakilan Distribusi Jabodetabek : 

Jl. Srengseng Sawah No. 21 Rt. 12 Rw. 07 


Jagakarsa, Jakarta Selatan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6172 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telp/Fax. (021) 7874682 

Email : Ikis Jabodetabek@lkis.co.id / depok Ikis@yahoo.co.id 
Agen Distribusi Wilayah Timur : 

Graha Sejahtera Residence Blok G-2 Rt. 04 Rw. 09 

Jl. Tirtomulyo, Klandungan, Landungsari, Dau, Malang, Jawa Timur 
Telp/Fax. (0341) 461878 

Email : Ikis. timur@lkis.co.id / elkis. timur@yahoo.com 


atau juga Pemesanan via ponsel silahkan hubungi : 0858 7893 3456 


fb.com/photo.php? 
fbid-192608224116517&set-at.192608044116535.42863.100001020232489.1000005046150598t 


ype-1&theater 
SEMUANYA ADA di link ini klik : 


fb.com/photo.php? 
fbid-219892401370912&set-a.157600720933414.37150.100000504615059&type-1&theater 


TELAH TERBIT BUKUNYA !!! 


Judul: "SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI: Mereka Membunuh Semuanya, 
Termasuk Para Ulama." 


BUKU ini menyingkap hal-hal penting di balik wabah takfir (pengkafiran), tasyrik (pemusyrikan), 
tabdi” (pembid'ahan) dan tasykik (upaya menanamkan keraguan) terhadap para ulama 
Alussunnah wal Jamaah yang marak menjamur akhir-akhir ini. Semuanya disuguhkan secara 
sistematis namun ringan bagi Anda, di antaranya tentang: 


- Kebenaran 17 (tujuh belas) ramalan Nabi Muhammad SAW. akan kehadiran sekte Salafi Wahabi 
berikut ciri-ciri mereka yang terangkum dalam sabda-sabda beliau. 


- Sejarah berdirinya sekte Salafi Wahabi dan kepentingan-kepentingan tersembunyi di balik 
pendiriannya. 


- Fakta-fakta pembunuhan sepanjang sejarah pendirian sekte Salafi Wahabi. 


- Tinjauan kritis terhadap kerancuan konsep dan manhaj Salafi Wahabi berikut propaganda 
“Kembali kepada Al-@uran dan Sunnah” yang mereka usung. 


“SAYA rasa, rumah-rumah setiap muslim perlu dihiasi dengan buku penting seperti ini, agar anak- 
anak mereka juga turut membacanya, untuk membentengi mereka dengan pemahaman yang 
lurus. Islam adalah agama yang lembut, santun dan penuh kasih-sayang.” (Ust. H. Muhammad 
Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Zikir az-Zikra) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6173 


“BUKU ini layak dibaca oleh siapa pun. Saya berharap, setelah membaca buku ini, seorang 
muslim meningkat kesadarannya, bertambah kasih-sayangnya, rukun dengan saudaranya, santun 
dengan sesama umat, lapang dada dalam menerima perbedaan, dan adil dalam menyikapi 
permasalahan.” (KH. Dr. Ma'ruf Amin, M.A., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 


“SAYA sangat bergembira dengan adanya karya ilmiah dari Saudara Syaikh Idahram ini yang 
merupakan satu karya penting bagi masyarakat muslim Indonesia. Bisa dikatakan, belum 
ditemukan karya setajam ini sebelumnya dalam mengkritisi Salafi Wahabi.” (Prof. Dr. KH. Said Agil 
Siraj, M.A., Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNUJ). 


Kode Buku : PPO108 

Judul Buku : SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI: Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama 
Penulis : Syaikh Idahram 

Kata Pengantar : Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA. (Ketua Umum PBNU) 
ISBN 10 : 602-8995-00-2 

ISBN 13 : 978-602-8995-00-9 

Halaman : 278 hlm 

Kertas / Ukuran : HVS / 13,5 x 20,5 cm 

Cetakan : I, Maret 2011 

Katagori : Agama / Sejarah Sekte Salafi Wahabi 

Penerbit : PUSTAKA PESANTREN Yogyakarta 

Harga : Rp. 50.000,- 


Pemesanan bukunya bisa via email : marketing@lkis.co.id / SMS ke 081555726609. 
Linknya : fb.com/media/set/?set-a.106342932743047.4181.100001020232489 
SELENGKAPNYA di link ini klik : 


fb.com/photo.php? 
fbid-218278974865588&set-a.157600720933414.37150.100000504615059&type-1&theater 


Dan selengkapnya Uraian tentang Wahabi silahkan lihat di link dibawah ini sebagai berikut: 


BUKTI KESESATAN WAHABY DAN HUJJAH ASWAJA TERHADAPNYA (SETIAP MUSLIM 
HARUS TAU!!!) 


URAIAN LENGKAP, SEMUANYA JUGA BISA DILIHAT DI LINK INI klik : fb.com/ 
notes/10150115186893962 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6174 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hujjah Ahlussunnah Wal Jama'ah Atas Penyimpangan Kaum Wahabiyah 

Silahkan beli bukunya, Judul : Hujjah Ahlussunnah Wal Jama'ah Atas Penyimpangan Kaum 
Wahabiyah (Pengikut Ibn Taimiyah & Muhammad Ibn Abdul Wahhab) 

“ Ukuran : Buku Saku 

“ Halaman : 24 him 

“ Penerbit : Pustaka Asy'ari Ciputat 

“ Penerjemah : Tim Penerjemah LKISA (Lembaga Kajian Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah) 

“ Cetakan : | (Pertama), Februari 2011 


“ Harga : @Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah), sudah termasuk ongkos kirim khusus P. Jawa, untuk luar Jawa tambah 5.000 (lima ribu 
rupiah) 


Keterangan Lengkapnya klik: 


fb.com/album.php?aid-2731498id-351534640896 


Membongkar Radikalisme Sekte Wahabi BUKU INI 

Judul : Radikalisme Sekte Wahabiyah (Mengurai Sejarah Dan Pemikiran Wahabiyah) "edisi revisi" 

Penulis : Syekh Fathi al Mishri al Azhari 

Penerbit : Pustaka Asy'ari 

Cetakan : Tahun 2011 

Penerjemah : Asyhari Masdugi, MA 

Editor : Abu Zahra 

Gambar Cover : Saif Abu Naya 

Tebal halaman : 236 halaman 

Harga : 50. 000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sudah termasuk ongkos kirim khusus P. Jawa, dan tambah 10.000 untuk luar P. jawa 


Bila anda berminat silahkan hubungi email berikut: aboufaateh@yahoo.com, atau kirim pesan di kotak Facebook : 
fb.com/profile.php?id-1789501505 
Selengkapnya klik : fb.com/album.php?aid-2731388id-351534640896 


Sumber:fb.com/notes/muhammadiitrianto/daftar-ulama-wahabi-bukunya-situs-dan-karakter- 
wahabi/10150193939368962 


0156. Akibat ulama tidak mengikuti pemahaman pemimpin 
itjihad 
Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/06/tawassul- 


tabarruk-ziarah/ kami telah menguraikan tentang bertawassul (adab berdoa) dengan bertabarruk 
dan ziarah kubur. Bertawassul adalah merupakan bagian dari adab berdoa kepada Allah Azza wa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6175 


Jalla. Bertawassul adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 
supaya kamu mendapat keberuntungan” (AS Al Maa'idah (51: 35 )' 


Bertawassul adalah jalan (washilah) mendekatkan diri kepada-Nya sehingga doa yang kita 
panjatkan kepada Allah ta'ala lebih besar kemungkinan terkabulnya. Bertawasul yang paling 
mudah adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 


Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bershalawat atas 
Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan 
diterimalah doa tersebut, namun jika tidak demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya" 


Rasulullah bersabda “Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka hendaknya dia memulainya 
dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat kepada Nabi -shallallahu alaihi 
wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan 
dishahihkan oleh At Tirmidzi) 


Bertawassul dikenal dalam bentuk antara lain keutamaan (barokah/berkat) tempat, waktu maupun 
derajat (magom) kedekatan seseorang dengan Allah ta'ala 


Keutamaan (barokah/berkat) tempat contohnya Raudoh, Multazam, Magam (tempat) Ibrahim as, 
Hijr Ismail a.s dll 


Keutamaan (barokah/berkat) waktu contohnya 1/3 malam terakhir, wukuf di Arafah, ketika waktu 
sujud dll 


Keutamaan (barokah/berkat) derajat (magom) kedekatan seseorang dengan Allah ta'ala pada 
hakikatnya adalah penghormatan, pengakuan keutamaan derajat mereka (yang ditawasulkan) di 
sisi Allah Azza wa Jalla dan rasa syukur kita akan peran mereka menyiarkan agama Islam 
sehingga kita dapat mendapatkan ni'mat Iman dan ni'mat Islam. 


Sebaiknyalah kita ingat bahwa mereka berziarah dan bertabarruk bukan meminta pertolongan 
kepada arwah, namun mereka meminta pertolongan kepada Allah ta'ala dengan perantaraan 
(washilah) barokah (berkat) keutamaan mereka disisiNya. Silahkan baca uraian kami 
selengkapnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya! dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/2011/10/11/tawassul-dan-tabarruk/ 


Salah satu contoh ulama yang tidak lagi mengikuti pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid) 
alias Imam Mazhab adalah ulama Ibnu Taimiyah. 


Dalam kitab Minhaju As-sunnah Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa yang bunyinya demikian: 
“Semua hadist yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ziarah kubur Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam adalah dhoif (lemahj dan ja'li Ibikinanf”. Lihat Minhaju As-sunnah, Juz 
2, Halaman 441. 


Sementara Asgalani yang menukil dari Ibnu Taimiyah menceritakan bahwa tidak ada alasan sama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6176 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sekali untuk berziarah ke makam para wali dan ulama meskipun ziarah ke makam Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam sekalipun. Dan Ibnu Taimiyah secara mutlag telah mengharamkan 
perbuatan itu. Apakah itu dilakukan untuk tujuan ziarah ataupun ziarah itu dilaksanakan 
bersamaan dengan ibadah haji. Lihat kitab Irsyadu As-sari, Juz 2, Halaman 329. 


Lebih jelas lagi, coba kita lihat kitab karangan Ibnu Taimiyah yang berjudul Attawassul wal 
Wasilah, Halaman 72. la berfatwa bahwa: “Semua Hadist-hadist yang berkenaan dengan ziarah 
kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dhoif dan tidak bisa dijadikan pegangan. Oleh 
karena itu para perawi hadist-hadist dan sunan sahih sama sekali tidak ada yang menukil hadist 
tentang halalnya ziarah kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang menukil maka 
yang dia nukil adalah hadist dhoif”. Lihat kitab Attawassul wal Wasilah, Halaman 72. 


Sementara di lain tempat dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyah juga berkata: “Semua hadist 
yang berkenaan dengan ziarah kubur nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah lemah bahkan 
bohong semata”. Lihat kitab Attawassul wal Wasilah, Halaman 156. 


Kemudian salah satu pengikut Ibnu Taimiyah yakni Abdul Aziz Bin Baz berusaha “memperbaiki” 
fatwa Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ziarah kubur nabi shallallahu alaihi wasallam dan 
para ulama itu mustahab hukumnya akan tetapi jangan diniatkan untuk berziarah sebab kalau 
bepergian itu diniatkan untuk ziarah maka hukumnya adalah bid'ah. 


Disini Bin Baz itu berkilah dengan menukil sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Ziarahlah 
kalian ke tempat-tempat kubur sehingga engkau teringat akan hari akhir”. “Akan tetapi (lanjutan ini 
adalah perkataan bin Baz), bila diniatkan untuk semata-mata ziarah kubur maka hukumnya tidak 
boleh”. Lihat kitab Majmu'u Fatawa bin Baz, Juz 2, Halaman 754 dan 755. 


Begitu pula dari kumpulan fatwa-fatwa mereka yang dikenal dengan nama Allajnah Addaimah 
Lilbuhust Alalamiyah wal Ifta, Nomor Fatwa 423, juga mengeluarkan fatwa yang sama. 


Bin Baz telah menyadari memang ada hadits yang menganjurkan ziarah kubur sehingga beliau 
terpaksa “mengkoreksi” ulama teladannya walaupun pada akhirnya fatwa beliau bersifat ambigu. 


Pada mulanya dulu Nabi shallallahu “alaihi wasalam melarang ziarah kubur, kemudian beliau 
membolehkannya dengan sabdanya yang artinya: “Dahulu saya telah melarang kalian ziarah 
kubur, maka (kini) ziarahlah kalian padanya karena sesungguhnya itu mengingatkan 
kematian.” (HR Muslim 977, At-Tirmidzi 1054, At-Thayalisi 807, Ibnu Hibban 3168, Al-Hakim 
12/1375, Abu Daud 3235, dan Ahmad 5/359). 


3. 


Dan dalam riwayat yang lain yangartinya: ”...maka (kini) ziarahlah kalian padanya karena 
sesungguhnya (ziarah kubur) itu menzuhudkan (menjauhkan diri dari kecintaan) terhadap dunia 
dan mengingatkan akhirat.” (HR Ibnu Majah dalam sunannya, nomor 1571). 


Hadits-hadits tentang ziarah kubur itu diriwayatkan dalam kitab Shahihain —Al-Bukhari dan 
Muslim—, Sunan At-Tirmidzi dan lainnya. Keseluruhan hadits-hadits tersebut ada di kitab 
Misykatul Mashabih 1/154. 


Ibnu Hajar al Haytami (W 974 H) dalam karyanya Hasyiyah al Idlah fi Manasik al Hajj Wa al 
'Umrah li an-Nawawi, hlm. 214 menyatakan tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang mengingkari 
kesunnahan safar (perjalanan) untuk ziarah ke makam Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6177 


“Janganlah tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan ziarah ke makam 
Rasulullah, karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh Allah seperti 
dikatakan oleh al '1zz ibn Jama'ah. At-Tagiyy as-Subki dengan panjang lebar juga telah 
membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan 
penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci 
Allah, Maha Suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan atheis. Ibnu Taimiyah menisbatkan 
hal-hal yang tidak layak bagi Allah, ia menyatakan Allah memiliki arah, tangan, kaki, mata (yang 
merupakan anggota badan) dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya, Demi Allah ia telah dikafirkan 
oleh banyak para ulama, semoga Allah memperlakukannya dengan kedilan-Nya dan tidak 
menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukan Ibnu Taimiyah terhadap 
Syari'at Allah yang mulia ini”. 


Pengingkaran sunnah Rasulullah akan ziarah kubur adalah dikarenakan ulama mereka lebih 
bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan muthola'ah (menelaah kitab). Penelaahan 
kitab diperparah dengan pemahaman bersandarkan pada akal pikiran mereka sendiri, 
mempergunakan metodologi “terjemahkan saja” hanya memandang dari sudut bahasa (lughat) 
dan istilah (terminologis) namun kurang memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, 
dll. Mereka memahami secara dzahir, harfiah, apa yang tertulis atau apa yang tampak saja. 


Para ulama menyampaikan ilmu agama tidak diambil dari “Muthola'ah” (menelaah kitab) semata 
dengan mengesampingkan “Talaggi” (mengaji) kepada Ahl Al Marrifah Wa Al Tsigoh (ahli 
pengetahuan khushush dan dapat dipercaya) dikarenakan terkadang dalam beberapa kitab terjadi 
“penyusupan” dan “pendustaan” atas nama agama atau terjadi pemahaman yang berbeda dengan 
pengertian para “salaf” maupun “kholaf” sebagaimana mereka (para ulama) saling memberi dan 
menerima ilmu agama dari satu generasi ke generasi lainnya maka pemahaman yang berbeda 
dengan ulama salaf maupun kholaf itu dapat berakibat kepada pelaksanaan “Ibadah 
fasidah” (ibadah yang rusak) atau dapat menjerumuskan kedalam “Tasybihillah 
Bikholgihi” (penyerupaan Allah dengan makhlug Nya) atau implikasi negative lainnya. 


Kita sudah paham bahwa Ibnu Taimiyah pernah terjerumus ke dalam “Tasybihillah 
Bikholgihi” (penyerupaan Allah dengan makhlug Nya) karena menelaah kitab berdasarkan akal 
pikiran dia sendiri. Namun sebelum dia wafat , dia sempat bertobat akan kesalahpahamannya. 


http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/taimiyahtobat.pdf 


Penjelasan keterjerumusan beliau ke dalam “Tasybihillah Bikholgihi” dijelaskan dalam http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Selain berakibat “Tasybihillah Bikholgihi” (penyerupaan Allah dengan makhlug Nya) adalah 
pelaksanaan “Ibadah fasidah” (ibadah yang rusak) atau ibadah yang kehilangan ruhnya atau 
aspek bathin. 


Akibat pemahaman ulama-ulama yang bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan 
muthola'ah (menelaah kitab) dan metodologi terjemahkan saja mengakibatkan umat muslim 
kehilangan ruh ibadah atau aspek bathin dari ziarah kubur. 


Mereka yang melakukan ziarah kubur tidak lagi meyakini bahwa ahli kubur dapat melihat siapa 
yang menziarahi mereka. Sehingga berakibat mereka tidak lagi beradab ketika melakukan ziarah 
kubur. Contohnya apa yang berlangsung pada ziarah kubur Rasulullah, umumnya adab mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6178 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak menampakkan bahwa mereka sedang dilihat oleh Rasulullah shallallahu alihi wasallam. 
Mereka berdesak-desakkan, tidak mengalah atau mereka tidak menampakkan bahwa mereka 
bersaudara sesama muslim. Mereka melakukan semua itu adalah atas ketidak-pahaman bahwa 
Rasulullah melihat mereka yang menziarahi kuburnya. 


Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup sebagaimana para Syuhada 
Firman Allah ala yang artinya, 


"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada), 
(bahwa mereka itu ) mati: bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak 
menyadarinya.” (AS Al Bagarah (2): 154 ) 


"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada) itu mati: 
bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” (AS Ali Imran (3J: 169) 


Rasulullah bersabda, “sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan sebagaimana 
engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam kubur)”. Dalam riwayat 
lain, Rasulullah ditanya, “apakah penduduk surga itu tidur?, Nabi menjawab tidak, karena tidur 
temannya mati dan tidak ada kematian dalam surga”. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi tabir 
kematian. Bahwasanya tidur dan mati 


memiliki kesamaan, ia adalah saudara yang sulit dibedakan kecuali dalam hal yang khusus, 
bahwa tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. Ruh orang tidur dan ruh orang mati 
semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 


Dialah Yang Maha berkehendak siapa yang ditahan jiwanya dan siapa yang akan dilepaskannya. 
Ibnu Zaid berkata, “Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat”. 


Al-Gurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan: “Kematian 
bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan 
kepada keadaan lain.” 


Salah satu cara Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara yang masih hidup dengan mereka 
disisiNya adalah ketika tidur (melalui mimpi) 


Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, “ruh orang tidur dan ruh orang mati bisa bertemu 
diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, 
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam ruh manusia pada dua keadaan, pada 
keadaan tidur dan pada keadaan matinya.” 


Rasulullah bersabda, 


Sian Li Condong OP y AI Sadar Lao Madang OP (Ae Slaet H AS SI LL OPAS Ty IK) SI Il 
SI. 
“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6179 ) 


mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al @aadli pada Juz'u al 
Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 
Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits 
diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih) 


Ummul mu'minin “Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di 
dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. 
Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana 
tertutup rapat karena malu kepada “Umar'. (HR Ahmad). 


Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, “Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan kriteria perawi 
hadits shahih ( Majma'ul Zawaaid vol 8 hlm. 26 ). Al Hakim meriwayatkanya dalam Al Mustadrok 
dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi 
sama sekali tidak mengkritiknya. ( Majma'ul Zawaid vol. 4 hal. 7 ). 


"Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi dan kedua 
sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan mereka. 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
(03 GP Ade 2) pall Y Ale mktey Al ab ga Jen ya 3) 


“Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk 
mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan 
kuburan itu.” (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-@ubir). 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
(AI Ale 23 BP NY Ale pelanah LM 3 dig OS ya el pi dl ya La) 


“Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di 
dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan 
menjawab salamnya itu.” (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al- 
Istidzkar dan At-Tamhid). 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
SP AE ALI NE SUS ab OS Of ly Hasian pe OS Op IYA ya AS Aly SAE de pi lari oj 


“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 
mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 
kepada kami.” (HR. Ahmad dalam musnadnya). 


Begitupula, dapat kita saksikan segelintir umat Islam ketika di Baitullah, Makkah al Mukaromah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6180 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masih saja mereka memperlihatkan adab bahwa mereka tidak merasa sedang diawasi/dilihat oleh 
Allah Azza wa Jalla. Mereka berdesak-desakkan, tidak mengalah dan tidak menampakkan bahwa 
mereka bersaudara sesama muslim. Hal ini diakibatkan ulama tidak lagi menyampaikan tentang 
tasawuf atau tentang ihsan atau tentang akhlak. Sejak dahulu kala di perguruan-perguran tinggi 
Islam, pelajaran tentang tasawuf adalah tentang akhlak atau tentang ihsan. Tasawuf adalah jalan 
untuk mencapai muslim yang ihsan 


Muslim yang Ihsan atau muslim yang sholeh hanya ada dua kondisi. Kondisi minimum adalah 
mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan kondisi terbaik adalah mereka 
yang dapat melihat Allah ta'ala dengan hati. 


pa KU» Up aj Uut dn AS ST Iu SUS Udi 3,25 6 IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 


Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Mereka yang telah dapat melihat Allah ta'ala dengan hati adalah mereka yang telah bermarrifat 
atau mereka yang telah memperjalankan dirinya (suluk) hingga sampai (wushul) kepada Allah 
ta'ala. Mereka adalah yang menjalankan tasawuf yakni mereka yang setelah menjalankan syariat 
kemudian meneruskan kepada tharikat, hakikat hingga bermarrifat. 


Nasihat Imam Syafi'i - rahimahullah, 
ai UM — 1 GP" ly nd S3 Lio 3 Lai 
aka HE HS Sgp Nay "3 Si— 3 M3 


Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu figih (perkara syariat) dan juga 
menjalani tasawuf (tharigat, hakikat dan marifat) , dan janganlah kau hanya mengambil salah 
satunya. 


Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang 
hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat 
merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau 
mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (muslim yang ihsan) ? (IDiwan Al- 
Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6181 


Nasehat Imam Malik -rahimahullah 
BW AS diky |) Da ya) 
Sei Ak3 D yan | 4 AhSI uya 
HE AB laga Ra 


“Dia yang sedang Tasawuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya , sementara dia yang 
belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia . Hanya dia siapa memadukan keduanya 
terjamin benar” 


Barangsiapa yang merasa diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat melihat 
Rabb atau muslim yang Ihsan (muslim yang baik , muslim yang sholeh) — , maka ia mencegah 
dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, mereka tidak berdesak-desakan, mereka mau 
mengalah atau mereka menunjukkan adab atau sikap bahwa mereka bersaudara sesama muslim. 
Tidak saja ketika di Baitullah namun dimanapun mereka berada di muka bumi ini. 


Keyakinan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla maupun keyakinan dilihat oleh Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam tidak lagi timbul pada segelintir umat muslim dikarenakan pengajaran para ulama 
yang mengakibat ibadah fasidah (ibadah yang rusak) atau ibadah yang kehilangan ruhnya atau 
aspek bathin. 


Segelintir kaum muslim, ibadah sholat mereka sekedar upacara keagamaan (ritual) atau gerakan- 
gerakan yang bersifat mekanis (amal) yang sesuai syarat dan rukun-rukunnya (ilmu), 
sebagaimana robot sesuai programnya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa 
kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


Tidaklah mereka mencapai sholat yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bahwa “Ash-shalatul Mirajul Mu'minin", “sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin". yaitu 
naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat 


Allah 


Akibat pemahaman ulama-ulama yang bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan 
muthola'ah (menelaah kitab) dan metodologi terjemahkan saja mengakibatkan mereka melakukan 
upaya pembenaran terhadap apa yang mereka pahami sehingga mereka pada hakikatnya tidak 
lagi menyampaikan kebenaran melainkan memperturutkan keinginan atau hawa nafsu mereka 
sendiri. Mereka dapat mengingkari sunnah Rasulullah karena bagi mereka tidak masuk akal. 


Contohnya ulama mereka mengingkari sunnah Rasulullah bahwa, “Barangsiapa yang shalatnya 
tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali 
semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46). Hal 
ini telah kami sampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/22/ 
sebaik-baik-manusia/ 


Mereka juga mengingkari kebenaran yang tidak masuk akal mereka sehingga mereka 
mengakatakan sebagai tahayul atau khurafat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6182 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam upaya mereka melakukan pembenaran terhadap apa yang mereka pahami mereka 
mendustakan perkataan ulama yang lain 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari ahli bid'ah: juga 
dari orang yang tidak engkau ketahui catatan pendidikannya (sanad ilmu): serta dari orang yang 
mendustakan perkataan manusia, meskipun dia tidak mendustakan hadits Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam" . 


Mereka yang tanpa disadari telah menjadi ahli bid'ah telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 


Sedangkan contoh mereka yang mendustakan perkataan ulama lainnya untuk membenarkan apa 


yang mereka pahami dapat ditemukan pada http://abahnajibril.wordpress.com/2011/04/18/siapa- 
bilang-ibnu-taimiyyah-4nt1-ziarah-kubur/ 


Mereka adalah termasuk pengikut Ibnu Taimiyyah dan mereka melakukan upaya “pembelaan” 
terhadap ulama mereka. Mereka menyampaikan dalam tulisan mereka bahwa Imam Malik dan 
para Imam lainnya sangat tidak suka apabila ada yang berkata : “Saya berziarah kemakam Nabi” 


Hal tersebut serupa dengan pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 
juz 27 hal. 111-112 sangat mengandalkan ungkapan Imam Malik ra untuk melarang menziarahi 
Rasulullah. 


Ibnu Taimiyah berkata yang artinya, 


“.. bahkan Imam Malik dan yang lainnya membenci kata-kata, "Aku menziarahi kubur Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam' sedang Imam Malik adalah orang paling alim dalam bab ini, dan 
penduduk Madinah adalah paling alimnya wilayah dalam bab ini, dan Imam Malik adalah imamnya 
penduduk Madinah. Seandainya terdapat sunnah dalam hal ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam. yang di dalamnya terdapat lafaz 'menziarahi kuburnya', niscaya tidak akan tersembunyi 
(tidak diketahui) hal itu oleh para ulama ahli Madinah dan penduduk sekitar makam beliau -demi 
bapak dan ibuku .“ 


Imam Malik ra dengan perkataannya “aku membenci kata-kata, “Aku menziarahi kubur Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam “ tidak bermaksud mengingkari Sunnah Rasulullah tentang ziarah 
kubur. 


Imam Malik ra termasuk yang dapat meyakini bahwa Rasulullah walaupun secara dzahir telah 
wafat namun beliau hidup sehingga beliau tidak menyukai perkataan “menziarahi kubur 
Rasulullah”. Beliau lebih baik mengatakannya dengan “menziarahi Rasulullah” atau "mendatangi 
Rasulullah" 


Imam Malik adalah orang yang sangat memuliakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sampai- 
sampai ia enggan naik kendaraan di kota Madinah karena menyadari bahwa tubuh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam dikubur di tanah Madinah, sebagaimana ia nyatakan, “Aku malu 
kepada Allah ta'ala untuk menginjak tanah yang di dalamnya ada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam dengan kaki hewan (kendaraan)” (lihat Syarh Fath al-Gadir, Muhammad bin Abdul 
Wahid As-Saywasi, wafat 681 H., Darul Fikr, Beirut, juz 3, hal. 180). 


Bagaimana mungkin sikap yang sungguh luar biasa itu dalam memuliakan jasad Rasulullah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6183 ) 


shallallahu alaihi wasallam seperti menganggap seolah beliau masih hidup, membuatnya benci 
kepada orang yang ingin menziarahi makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? Sungguh ini 
adalah sebuah pemahaman yang keliru. 


Imam Ibnu Hajar al-Asgallani, di dalam kitab Fathul-Bari juz 3 hal. 66, menjelaskan, bahwa Imam 
Malik membenci ucapan “aku menziarahi kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam.” adalah karena 
semata-mata dari sisi adab, bukan karena membenci amalan ziarah kuburnya. Hal tersebut 
dijelaskan oleh para muhaggig (ulama khusus) mazhabnya. Dan ziarah kubur Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam adalah termasuk amalan yang paling afdhal dan pensyari'atannya 
jelas, dan hal itu merupzkan ijma' para ulama. 


Oleh karenanyalah sebaiknya jangan mengikuti pemahaman ulama yang banyak kesalahannya 
yang dibuktikan dengan banyak ulama lain yang menyanggah atau membantah pendapat ulama 
tersebut. Jangan beralasan dengan “ambil yang baik dan buang yang buruk” karena pada 
hakikatnya mereka tidak dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang 
sholeh. Bagaimana yang dimaksud pemilharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang 
sholeh telah kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/05/ 


meluncurnya-anak-panah/ 


Sekali lagi kami mengingatkan marilah kita ikuti pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam 
Mujtahid / Imam Mazhab) dan penjelasan para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana 
mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah 


Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0295. Cerita bid'ah di dusun kami 


Kang Hanif, seorang anggota Ansor, telah lama didaulat masyarakat di desa untuk memangku 
masjid. Semua acara keagamaan dia yang memimpin. Suatu hari ada seorang berjenggot panjang 
dan bercelana cingkrang dari sebelah desa menudingnya sebagai pelaku bid'ah, churafat, 
takhayul, bahkan syirik. 


“Mas, sampean jangan terus-terusan menyesatkan umat. Tahlilan, sholawatan, yasinan, 
managiban, bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadhan, itu bid'ah. Apalagi mendoakan 
mayit, tawasul atau ngirim pahala untuk orang sudah mati. Doa itu tidak sampai, bahkan merusak 
iman. Musyrik hukumnya,” kata orang tersebut dengan gaya sok paling Islam dan paling benar. 
Kang Hanif hanya diam saja. Ia sudah beberapa kali menghadapi orang begitu yang biasanya 
hanya bermodal “ngeyel” dengan ilmu agama yang jauh dari memadai. Persis seperti anak kecil 
baru belajar karate, yang baru tahu satu dua jurus saja lagak lakunya belagu. Walau kang Hanif 
telah 9 tahun mengaji di pesantren Tambak Beras dan paham betul dasar-dasar amaliyah itu, ia 
tetap tak membantah dan membiarkan orang itu terus menudingnya. “Percuma saja membantah 
orang itu. Hatinya tertutup jenggotnya. Mata hatinya tak seterbuka mata kakinya,” batin kang 
Hanif. Beberapa waktu kemudian ayah orang yang berjenggot dan bercelana cingkrang itu 
meninggal dunia. Kang Hanif datang bertakziyah bersama para jamaahnya. Dia lantas berdoa 
keras di depan mayit si bapak dan jama'ahnya mengamini. 


“Ya Allah, laknatlah mayit ini. Jangan ampuni dosanya. Siksalah dia sepedih-pedihnya. Kumpulkan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6134 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dia bersama Firaun, @orun dan orang yang Engkau laknati. Masukkan dia di neraka sedalam- 
dalamnya, selama-lamanya”. Si jenggot bercelana cingkrang menghampiri Kang Hanif, bermaksud 
menghentikan doanya. “Jangan protes. Katamu doa kepada mayit tidak akan sampai. Santai saja. 
Tidak ada yang perlu engkau khawatirkan bukan? Kalau aku sih yakin doaku sampai,” ujar kang 
Hanif tenang. 


Muka si jenggot bercelana cingkrang pucat. Tak sepatah katapun keluar dari mulutnya yang biasa 
menghakimi orang lain 


http://www.nu.or.id/page/id/dinamic detil/8/33237/Humor/ 
Sebuah Cerita tentang Bid rsguo ah di Dusun Kami.htm 


0304. MEMBACA OUR AN DI KUBURAN 
Oleh Mbah Jenggot 


Pembahasan ini akan mengupas dasar penetapan membaca al-Gur'an atau khusunya surat Yasin 
dan tahlil di kuburan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh warga Nahdhiyyin saat berziarah 
atau nyekar di makam orang tua atau saudara. 


Dalam satu haditsnya, Rasulallah bersabda: 
ai JT IS lag al AE Gg Mae IN Lem Di Rana IS Ala as al apa 


“Barangsiapa berziarah ke kuburan kedua orang tuanya setiap Jum'at lalu membacakan di sisinya 
Surat Yasin, niscaya akan diampuni sebanyak jumlah ayat dan huruf yang dibaca.” 


Hadits riwayat Ibnu “Adi dari Abu Bakar ini masih diperselisihkan para pakar ahli hadits. Al-Hafizh 
Ibnul Jauzi menilainya maudhu', sementara ulama lain mengatakan hanya dha'if(1) seperti al- 
Hafizh as-Suyuthi dan lain-lain. 


Berangkat dari pendapat yang terakhir ini sebagian ulama figh mengamalkannya sebagai fadha'ilul 
amal. Andai hadits tersebut berstatus sangat dha'if pun, juga masih bisa diamalkan dalam fadha'il 
karena banyaknya riwayat-riwayat hadits tentang ziarah makam kedua orang tua setiap Jum'at, 
seperti riwayat at-Tirmidzi dan ath-Thabarani (lihat al-Jami' ash-Shaghir dan Faidhul @adir hadits 
no. 8718 dan Bujairami “ala al-Khathib bab Jenazah). 


Imam ath-Thabari, sebagaimana keterangan di atas mengatakan bahwa membaca surat Yasin di 
samping orang yang telah meninggal adalah legal. Dan membaca surat Yasin saat berziarah 
adalah termasuk dari membaca di samping orang yang telah meninggal. 


Dalil disunahkan membaca Al-Guran di kuburan memang tidak ada yang shahih dari Rasulallah, 
semuanya berkisar dha'if seperti yang dijelaskan al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfah al-Ahwaazi 
Syarah Sunan at-Tirmidzi (pembahasan shadagah pada mayit|. Namun, bukan berarti hadits dha'if 
tersebut tidak boleh diamalkan dalam fadha'il, apalagi hadits-hadits di atas dikuatkan pendapat 
para ulama, seperti riwayat al-Marwazi dari Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan: “Bila kalian 
masuk ke dalam taman makam (kuburan), maka bacalah al-Fatihah, Surat Ikhlash dan al- 
Mu'awwidzatain! Jadikanlah pahalanya untuk mayit-mayit kuburan tersebut, karena sungguh 
pahalanya sampai kepada mereka.”I2) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6185 | 


Seperti juga riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulallah mengatakan: “Siapa saja yang masuk 
kuburan kemudian membaca al-Fatihah, al-Ikhlash dan at-Takatsur dan lalu berdoa: 'Aku jadikan 
pahala kalam-Mu yang telah aku baca untuk penduduk kuburan muslimin dan muslimat. Maka 
mereka (ahli kubur) akan memintakan syafa'at kepada Allah untuk orang tersebut.”/3J 


Syaikh Abdul Wahhab As-Sya'rani dalam Mukhtasar Tadzkirah al-@urthubi (hal-25) bercerita 
tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang berkata “Jika kalian masuk ke kuburan, maka bacalah surat 
al-Fatihah, al-Mu'awwidzatain dan @ulhuwallahu Ahad (surat al-Ikhlash) dan jadikankanlah 
pahalanya untuk penghuni kuburan tersebut, karena sesungguhnya pahala (bacaan al-@ur'an) 
bisa sampai kepada mereka”. Memang, sebelumnya Imam Ahmad pernah mengingkari ketetapan 
hukum yang menyatakan bahwa pahala bisa sampai kepada mayit, namun setelah beliau 
menerima cerita dari orang-orang yang tsigah (kredibel dalam riwayat hadits) tentang Sayyidina 
Abdullah bin Umar bin Khaththab|4| yang pernah berwasiyat supaya nanti setelah wafat untuk di 
bacakan surat al-Fatihah dan akhir surat al-Bagarah dibagian arah kepalanya, maka kemudian 
Imam Ahmad menarik pendapatnya tersebut. 


Begitu juga dengan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam yang pernah ingkar terhadap ketetapan 
hukum tersebut. Ketika beliau wafat, sebagian dari muridnya ada yang bermimpi bertemu beliau 
dan bertanya mengenai masalah kirim pahala kepada mayit dan di jawab bahwa beliau kini telah 
menarik pendapatnya setelah mengetahui sendiri ternyata pahala bisa sampai (kepada mayit) saat 
beliau dalam alam kubur. 


Dalam kitab at-Tahazir 'an al-Ightirar bima ja'a fi kitab al-Hiwar hal. 82 di jelaskan bahwa Ibnu 
Taimiyyah juga mendukung Imam Ahmad dalam mencetuskan legalnya membaca al-Gur'an di 
samping makam. Bahkan Ibnu Gayyim juga mendukung dan dalam kitabnya ar-Ruh hal. 10, 
menuturkan tentang segolongan ulama salaf yang berwasiyat supaya di bacakan al-Gur'an setelah 
mereka di makamkan. 


Ibnu Muflih dalam al-Furu' (11304) mengatakan, "Tidak makruh membaca (al-@ur'an) di samping 
makam atau di dalam kuburan. Ketetapan ini di pilih oleh Abu Bakar, al-Gadli dan segolongan 
ulama dan ini adalah ketetapan madzhab serta di amalkan oleh masyayikh madzhab Hanafiyyah. 
Sebagian mengatakan mubah dan sebagian mengatakan sunat". Ibnu Tamim juga berkata, 
"Ketetapan ini seperti salam (kepada ahli kubur), dzikir, berdo'a dan istighfar". Dan pernyataan 
Ibnu Tamim tersebut sangat mendukung pembacaan ratib tahlil di samping makam yang memang 
isi dari ratib tersebut adalah bacaan al-Gur'an, dzikir, istighfar dan shalawat. 


Ar-Rafi'i menuturkan bahwa Abu Thayyib ditanya tentang mengkhatamkan Al-Guran dalam 
kuburan. Beliau menjawab: “Pahalanya untuk pembacanya, sedangkan si mayit seperti orang 
yang hadir (dalam majelis pembacaan Al-Guran) yang diharapkan juga mendapat rahmat dan 
barakah. Oleh karena itu, disunahkan membaca Al-@ur'an di dalam kuburan.”(5J Apalagi berdoa 
(dalil berdoa dalam kuburan shahih) lebih mustajabah ketika dilakukan setelah membaca Al- 
Gur'an.I6| 


(M1 Faidh al-Gadir juz 6 hlm. 172. 

(21 Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah hlm.15, anah al-Thalibin juz 2 hlm.162 

(3I Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah hlm.16 

(41 Riwayat wasiyat Abdullah bin Umar tersebut adalah shahih. Lihat kitab Manhaj as-Salaf hlm. 385 
Isl Syarh al-Wajiz juz 5 hlm. 249. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6186 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(EJ Hujjah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah hlm. 14. 


0413. Kami sampaikan berlandaskan persaudaraan 
sesama muslim 


Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam tulisan sebelumnya pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/07/akibat-tidak-bermazhab/ bahwa dua kemungkinan besar 
akibat negative jika mengikuti akal pikiran sendiri bersandarkan kepada muthola'ah (menelaah 


kitab) adalah 
1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 
2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Para ulama yang mereka ikuti pada mulanya umumnya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal 
namun pada akhirnya ulama mereka mengikuti akal pikiran mereka sendiri karena bersandarkan 
kepada muthola'ah (menelaah kitab) daripada talaggi (mengaji) kepada para ulama yang 
bermazhab atau ulama yang bersanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 


Contoh uraian mereka semula bermazhab dalam tulisan pada http://ashhabur- 
royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-suntikan-racun.html 


kerkk kekkk 


awal kutipan 

Okay din AI gg AI plaYI Sai 3 lan 

ka ay Ja or AI PU Sais Ja 6 Kala Tn IS AR Y LALU Milis G1 0 Lendiy tan Al ay Jiang 

S Hailias 

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula para 

pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah mereka ? 
Beliau menjawab : 

Opa Aeley Lado AT 4 Olglag Makita lali Olor Jeong olga Al Seo Jb or Ma aa pl Bis 1 dy Oleh 

Jgis Las Il bl Anis 3 RAI UN oya Ready Aina Jai Baki RABI ya diler oya PI nyai ol yay diliat gal ya 

Lag Glbaa JUS Ah mad Siro IS Sg Ja 6 yah Ole Fla oya WP pb) Randy Adel oya LS Tale O doel a O jadi 

AI ol «dala aa) Uluhy mi LayS jl RI oya peda JI dil ya Agen SESI ALI Nia Jl oya! Ulee d4 jet 

pin Ab ol GI HUM On ya ega lay Jl Aa) WS Koma ya 

Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -semoga Allah meridhoinya dan 

menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, adalah 

sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari segala macam 

ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik itu berupa penetapan 


tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat buruk lainnya, bahkan 
dari segala macam sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. 


Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku sebagai 
pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6187 ) 


bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan tuduhan keji 
terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau 
yang menuduh beliau dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan beliau darinya itu. 


Ki La JS Of Anal Rona! Rano jl Ol Ca Ci pb dala Hadi ea Side al TA ah AYI Aga Amd BA Cg A8) 
He SMS Ieb ca Ulas AL anjag IS Oa 3 AL yo den yai Ody 6 Ulahy slly Ale Lol WS uya ah 


Anti SE pig 4 le uda Al Alay ola Ah) IAI ok my Aaj del ah al Oekaadiy Tadi al SBL di kai Ol IWy 
Ray pb Take Lady peyar Ngakaiy 2 yA O gekonlh 2 Yr JIE HS) 4 Ag Ga dala Uyad Bjlib Omar le Jaony deli 
Aly Ob made LAN lily Il adil INA | ganda Ja LUAS N gawdy Hoya AA Ae AI Sl Iyebad ARSA, 

Alta ya UPI yebey Anta Ah Jas Olga, HUI 


Al Hafizh Al Hujjah Al Imam, Sang Panutan, Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang pembesar imam 
mazhab Hambali yang membersihkan segala macam tuduhan buruk ini, telah menjelaskan 
tentang masalah ini bahwa segala tuduhan yang dilemparkan kepada sang imam adalah 
kedustaan dan tuduhan yang keji terhadap sang imam. Bahkan teks-teks perkataan sang imam 
telah menunjukkan kebatilan tuduhan itu, dan menjelaskan tentang sucinya Allah dari semua itu. 
Maka pahamilah masalah ini, karena sangat penting. 


Janganlah sekali-kali kamu dekati buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Gayyim 
dan orang seperti mereka berdua. Siapa yang bisa memberikan petunjuk orang seperti itu selain 
Allah? 


Bagaimana orang-orang atheis itu melampaui batas-batas, menabrak aturan-aturan dan merusak 
tatanan syariat dan hakikat, lalu mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk dari 
tuhan mereka, padahal tidaklah demikian. Bahkan mereka berada pada kesesatan paling buruk, 
kemurkaan paling tinggi, kerugian paling dalam dan kedustaan paling besar. Semoga Allah 
menghinakan orang yang mengikutinya dan membersihkan bumi ini dari orang-orang semisal 
mereka. 


Sumber : Al Fatawa Al Haditsiyah 1/480 karya Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami. 
“#8 akhir kutipan "““ 


Apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang pemahaman 
ulama mereka, disampaikan pula oleh ulama-ulama lainnya, contohnya dapat ditemukan dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Kami hanya bisa menyampaikan dengan semangat persaudaraan sesama muslim. Tujuan kami 
agar saudara-saudara muslim kami yang tidak mau bermazhab dan hanya mengikuti pemahaman 
ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu @oyyim al Jauziah, Muhammad bin Abdul 
Wahhab atau ulama Al Abani agar terhindar dari kesyirikan yang tanpa disadari atau kesyirikan 
karena kesalahpahaman. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat 
Islam ini ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?”. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka 
(Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota 
badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-@urasyi (w. 725 H) dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al- 
Mu'tadi) 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Ulama mereka memang kadang mengutip dari kitab Imam Mazhab namun kita harus dapat 
membedakan apa yang disampaikan oleh Imam Mazhab antara menyampaikan sebagaimana dalil 
nagli atau mereka menyampaikan penjelasan atas dalil nagli. Apa yang dikutip oleh ulama mereka 
pada hakikatnya ketika Imam Mazhab menyampaikan sebagaimana dalil nagli bukan penjelasan 
mereka. 


Contoh bagian penjelasan 


Imam Malik bin Anas ra menghadapi hadis "Allah turun di setiap sepertiga malam" adalah, yanzilu 
amrihi (turunnya perintah dan rahmat Allah ) pada setiap sepertiga malam “adapun Allah Azza wa 
Jalla, adalah tetap tidak bergeser dan tidak berpindah, maha suci Allah yang tiada tuhan 
selainNya" lihat pada “at tamhid” 8/143, “siyaru a'lamun nubala” 8/105 “arrisalatul wafiyah” hal 136 
karangan Abi Umar Addani dan dalam kitab syarah an-nawawi ala shohih muslim 6/37 dan juga al- 
inshaaf karangan ibnu sayyit al-bathliyusi hal 82. 


Contoh penjelasan dari pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) lainnya yakni Imam 
Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris (w 204 H), berkata: 


OS desai Yg 813 3 ll le 3, Yy JSM dil J3 OS LS Ad II Ai (le yag JKN Gles VA Yy US Il dl 
(24 yu? 2 C ANU rs sll aa. Ata) soludi SEN) ailup 

“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 


Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). Penjelasan lebih lengkapnya dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/tanpa-tempat/ 


Begitupula penjelasan yang disampaikan oleh ulama negeri kita sendiri, Habib Munzir Al Musawa 
sebagai berikut, 


kekk Kekek 


awal kutipan 


Hadirin hadirat, sampailah kita kepada Hadits @Mudsi, dimana Sang Nabi Saw bersabda 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6189 


menceritakan firman Allah riwayat Shahih Bukhari “Yanzilu Rabbuna tabaaraka wa ta'ala fi 
tsulutsullailil akhir...” (Allah itu turun ke langit yang paling dekat dengan bumi pada sepertiga 
malam terakhir). Maksudnya bukan secara makna yang dhohir Allah itu ke langit yang terdekat 
dengan bumi, karena justru hadits ini merupakan satu dalil yang menjawab orang yang 
mengatakan bahwa Allah Swt itu ada di satu tempat atau ada di Arsy. 


Yang dimaksud adalah Allah itu senang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada 
hamba hamba Nya disaat sepertiga malam terakhir semakin dekat Kasih Sayang Allah. Allah itu 
dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Berbeda dengan makhluk, kalau dekat mesti ada 
sentuhan dan kalau jauh mesti ada jarak. “Allah laysa kamitslihi syai'un” (Allah tidak sama dengan 
segala sesuatu) (AS Assyura 11) 


Allah Swt turun mendekat kepada hamba Nya di sepertiga malam terakhir maksudnya Allah 
membukakan kesempatan terbesar bagi hamba hamba Nya di sepertiga malam terakhir. 
Sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2 lebih dinihari.., kalau malam dibagi 3, sepertiga malam 
terakhir kira kira pukul 2 lebih, sampai sebelum adzan subuh itu sepertiga malam terakhir, waktu 
terbaik untuk berdoa dan bertahajjud. 


Disaat saat itu kebanyakan para kekasih lupa dengan kekasihnya. Allah menanti para kekasih 
Nya. Sang Maha Raja langit dan bumi Yang Maha Berkasih Sayang menanti hamba hamba yang 
merindukan Nya, yang mau memisahkan ranjangnya dan tidurnya demi sujudnya Kehadirat Allah 
Yang Maha Abadi. Mengorbankan waktu istirahatnya beberapa menit untuk menjadikan bukti cinta 
dan rindunya kepada Allah. Hadirin hadirat, maka Allah Swt berfirman (lanjutan dari hadits gudsi 
tadi) “Man yad u'niy fa astajibalahu” (siapa yang menyeru kepada Ku maka aku akan menjawab 
seruannya). 


Apa maksudnya kalimat ini? 


Maksudnya ketika kau berdoa disaat itu Allah sangat....,. sangat... ingin mengabulkannya 
untukmu. “Man yasaluniy fa u'thiyahu” (barangsiapa diantara kalian adakah yang meminta pada 
Ku maka Aku beri permintaannya). Seseorang yang bersungguh sungguh berdoa di sepertiga 
malam terakhir sudah dijanjikan oleh Allah ijabah (terkabul). 


Kalau seandainya tidak dikabulkan oleh Allah berarti pasti akan diberi dengan yang lebih indah 
dari itu. “Wa man yastaghfiruniy fa aghfira lahu” (dan siapa yang beristighfar mohon pengampunan 
pada Ku disaat itu, akan Kuampuni untuknya). Betapa dekatnya Allah di sepertiga malam terakhir. 
Hadirin hadirat, disaat saat itu orang orang yang mencintai dan merindukan Allah pasti dalam 
keadaan bangun dan pasti dalam keadaan berdoa. 


Sumber: http://http/www.majelisrasulullah.org/index.php? 
optionzcom content&task-view&id-181&lItemid-1 


keek kekkk 


akhir kutipan 
Habib Munzir Al Musawa adalah salah satu ulama yang mendapatkan didikan langsung dari orang 
tua-orang tuanya terdahulu yang tersambung kepada didikan Imam Sayyidina Ali ra yang 
mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Selain itu dalam 
mendalami ilmu agama, Beliau ber-talaggi (mengaji) pada para ulama bermazhab , bersanad ilmu 
tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah i'tigod selain 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6190 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dapat kita ketahui dan yakini dari para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias 
Imam Mazhab dan penjelasan dari ulama pengikut Imam Mazhab, kita dapat pula bertanya 
kepada para Habib atau para Sayyid 


Contoh lainnya jika kita ingin mengetahui cara Sholat Rasulullah dapatlah kita bertanya kepada 
para Habib dan Sayyid karena sholat adalah perbuatan yang dilatih sejak kecil oleh orang tua para 
Habib dan para Sayyid. 


Para Imam Mazhab yang empat pun menuliskan figih tentang sholat, setelah mereka 
mendapatkan latihan dari para guru mereka yang tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam dan merekapun masih sempat bergaul dengan para Salafush Sholeh, minimal Tabi'ut 
Tabi'in. Dari pelatihan langsung dan mengumpulkan hadits-hadits tentang sholat maka mereka 
menuliskannya pada kitab figih, sebagai pedoman bagi kita yang masa kehidupannya telah terpaut 
jauh dengan masa kehidupan para Salafush Sholeh. 


Sebaiknya jangan mengikuti cara sholat Rasulullah melalui upaya pemahaman ulama yang 
berupaya mengetahuinya dari memahami lafaz atau tulisan. Dimana setiap upaya pemahaman, 
bisa benar dan bisa pula salah. Terlebih lagi kalau upaya pemahaman tersebut dilakukan oleh 
ulama yang tidak dikenal berkompetrensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak maka kemungkinan 
salahnya akan lebih besar dan berakibat ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang 
kehilangan ruhnya atau aspek bathin. Kalau kita ibaratkan belajar berenang, mana yang lebih 
besar kemungkinan bisa berenangnya, apakah yang belajar berenang melalui latihan dengan 
pelatih (guru) atau belajar berenang sendiri melalui memahami atau muthola'ah (menelaah) buku 
penuntun berenang ? 


Tulisan kali ini kami akhiri dengan pesan dari Habib Munzir Al Musawa yang mengingatkan kita 
akan pesan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Pesan Beliau 
disampaikan dalam tulisan pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 
option-com content&task-view&id-364&ltemid-1 terkait dengan note kami kali ini, berikut 
kutipannya 


kekkk 


“Awal kutipan 


Ati de Si dg) JS Ba Ali an Uas pain em na asas . 3G Cent Cat tema 36 2) NE 
Antah ASP Gp WC Km ta Joe Allah Sial US yeni Jal Je cal petak feennan II AI aan Uya 3 plang alot 
(Sudi Pn) as Ja 450 Tani ut d cb dat TPA cai dat D jay aa cr AA Ona aa 
Berkata Abu sa'id Al Khudriy ra saat Nabi saw sedang membagi bagi harta pada beberapa orang, 
maka datanglah seorang lelaki, matanya membelalak, kedua pelipisnya tebal cembung kedepan, 
dahinya besar, janggutnya sangat tebal, rambutnya gundul, sarungnya pendek, berkata: 
Bertakwalah pada Allah wahai Muhammad...!, Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: 
“Siapa yang taat pada Allah kalau aku bermaksiat??, apakah Allah mempercayaiku untuk 
mengamankan penduduk bumi dan kalian tidak mempercayaiku??” dan berkata Khalid bin Walid 
ra: Wahai Rasulullah, kutebas lehernya..!, Rasul shallallahu alaihi wasallam melarangnya, lalu 
beliau shallallahu alaihi wasallam melirik orang itu yang sudah membelakangi Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, dan Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sungguh akan keluar dari 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6191 | 


keturunan lelaki ini suatu kaum yang membaca Alguran namun tidak melewati tenggorokannya 
(tidak kehatinya), mereka semakin jauh dari agama seperti menjauhnya panah dari busurnya, 
mereka memerangi orang islam dan membiarkan penyembah berhala”, jika kutemui kaum itu akan 
kuperangi seperti diperanginya kaum '“Aad” (Shahih Bukhari) 


OA 4 o- 4 0 2 a43 0. £ Ka PP - J . 0-0 2.9 8 - Ie 0.8. o-- 49 a- gs @ @ - 0 
San Lp baju asn lari U "Jl aa) Sagita GP ad JB pelag Ale Al ea s3 dapa OS 
(GIA Pu) 021 Lb) 


Dari Jarir ra: “Sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, pada Haji Wada' (Haji 
perpisahan/haji Nabi shallallahu alaihi wasallam yang terakhir). Simaklah dengan baik wahai 
orang-orang, lalu beliau bersabda: “Jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, 
saling bunuh dan memerangi satu sama lain” (Shahih Bukhari). Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0494. Apa yang tidak didapat dari pesantren modern 


Apa yang tidak didapat dari sebagian besar pondok pesantren modern 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/07/tragedi-darul- 
hadits/ dapat kita ambil pelajaran dari tragedi pada Universitas Darul Hadits Dammaj Yaman 
pertengkaran antara dua kelompok manusia yang telah bersyahadat yakni sekte para pengaku 
pengikut Salafush Sholeh dengan sekte para pengaku pengikut Imam Sayyidina Ali ra. 


Kepala Universitas Darul Hadits Dammaj, Yaman, Syeikh al-Hajuri Yahya, mengatakan bahwa 
mereka berjihad terhadap Syiah Rafida al Houti 


Benarkah Syiah yang menyerang Darul Hadits Dammaj adalah Syiah Rafidhoh ? 


Dari Situs http://sunniy.wordpress.com/2011/12/02!inilah-dia-suku-houthi-syiah-zaidi-yang- 
menyerang-mahad-darul-hadits-dammaj/ didapat keterangan bahwa Syiah yang menyerang 
adalah Syiah Zaidiyah 


Ulama Ibnu Taimiyah berpendapat tentang Imam Zaid (pendiri sekte Syiah Zaidiyah) bahwa beliau 
menganut ajaran Ahlu Sunnah, sebagaimana ucapannya: "Tidak semua keturunan Fatimah itu 
diharamkan dari api Neraka, sebab diantara mereka ada yang baik dan ada pula yang buruk, dan 
nampaknya mayoritas yang buruk dari keturunan Fatimah adalah dari kalangan Syi'ah Rafidah. 
Adapun Syi'ah Zaidiyah yang diprakarsai oleh imam Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib 
dan keturunan Fatimah yang baik-baik, mereka ini adalah Ahlu Sunnah dan mereka mengakui 
kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, sebab mereka tidak bermasalah (tidak mengkafirkan) 
khalifah Abu Bakar dan Umar". 

Senada dengan pandangan ibnu Taimiyah, syekh Mahmud Syukri al-Alusi juga menegaskan: 
"Sesungguhnya imam-imam Ahlu Bait termasuk imam Zaid hakikatnya adalah beragidah Ahlu 
Sunnah. Sebab mereka mengikut jejak Ahlu Sunnah dan respek kepada dakwah mereka. Dan 
para imam Syi'ah pun sejalan dengan Ahlu Sunnah, bagaimana tidak, imam Abu Hanifah dan 
imam Malik dan imam lainnya, merekapun belajar dari para imam mereka" 


Sumber: http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/2010/05/aliran-aliran-syiah-zaidiyah.html 
Dalam hal ini kami tidaklah memihak salah satu sekte manapun namun kita bisa bayangkan 
bagaimana pendapat kaum non muslim terhadap manusia-manusia yang telah bersyahadat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6192 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Andaikan semua itu karena kepentingan atau kekuasaan, hal itu seharusnya tidak terjadi jika 
kedua sekte tersebut memahami Al @ur'an dan As Sunnah dengan baik dan benar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti 
atas kalian, tetapi aku takut pada kalian dibukakannya dunia bagi kalian sebagaimana telah dibuka 
bagi umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba- 
lomba, dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka.” (Muttafagun 
'alaihi) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab “Pengutusan Ali dan Khalid bin Walid ke Negeri Yaman”: 
Seorang laki-laki berdiri seraya berkata, “Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah! (Bertindaklah 
secara adil)” Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam: “Celakalah engkau, bukankah aku orang 
yang paling berhak dari penduduk bumi ini untuk takut kepada Allah?!” Mendengar itu Khalid 
berkata: “Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya!” Jawab Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam: “Tidak, barangkali ia mengerjakan shalat.” 


Imam Al-Asgallani dalam kitab Al-Ishabah di bagian biografi Sarhug si Munafik, yaitu ketika ia 
dihadapkan untuk dibunuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya: “Apakah ia 
mengerjakah shalat?” Jawab mereka: “Hanya bila dilihat orang.” Sabda Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam: “Sungguh aku dilarang membunuh orang yang menegakkan shalat!" 


"Peperangan" tidak akan timbul jika tidak ada penyebabnya, pastilah semua itu diwali dengan 
saling menyakiti di antara kedua sekte tersebut. 


Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Yaman Utara, tepatnya propinsi So'dah sejak lama 
didiami oleh sekte Syiah kaum Sayyid Al Houti dan kaum Sunni bermazhab Imam Syafi'i yakni 
kaum Sayyid Al Ahdal dan kaum-kaum lainnya. 


Kaum Sayyid (sadah) Al Hutsi berikut @obail Syimaliyyin (Syimal panggilan @obilah Yaman Utara) 
memusuhi Darul Hadits itu dikarenakan ulama Muabil bin Hadi Al Wadi'i rohimahulloh pendatang 
baru (1978) di So'dah dan menyulut api permusuhan dengan menyebarkan pemahamannya dan 
ini berlangsung lama, sedangkan Zaidiyyah tidak terima apa yang disebarkan oleh Salafiyyin 
karena banyak fatwa-fatwa Salafiyyin takfir, tabdi' pada mereka, namun bagaimanapun kejadian 
ini sudah berlangsung lama. Pada tragedi kali ini, kami tidak mengetahui apa penyebab 
sebenarnya hingga terjadi "peperangan" tersebut. 


Namun bagaimanapun "buah" dari Universitas Darul Hadits tampaknya adalah menghasilkan 
muslim yang "keras" , muslim yang tidak dapat mengelola kebencian terhadap kaum muslim yang 
tidak sepemahaman dengan mereka. Boleh jadi disebabkan indoktrinisasi ulama panutan mereka 
seperti ulama Ibnu Taimiyyah bahwa pemahaman yang disampaikannya adalah pemahaman 
Salafush Sholeh mengakibatkan mereka merasa bahwa pemahaman mereka yang pasti benar. 
Padahal apa yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka adalah pemahaman mereka sendiri. 


Memang ulama mereka membaca Al @uran , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, Musnad, 
lalu ulama mereka pun berjtihad dengan pendapat mereka. Apa yang ulama mereka katakan 
tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu ulama mereka sendiri. 
Sumbernya memang Al @uran dan As Sunnah, tapi apa yang ulama-ulama mereka sampaikan 
semata-mata lahir dari kepala mereka sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula 
salah. Kemungkinan salahnya semakin besar jika yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6193 ) 


tidak dikenal oleh jumhur ulama berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama-ulama mereka mengatakan bahwa apa yang 
mereka pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang ulama 
mereka pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah 
masalah namun ketika apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan tidak sesuai dengan 
pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah terhadap 
para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasehat kepada kaum muslim bila telah terjadi 
fitnah antara lain 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asyari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ar'. 


Para Habib dan para Sayyid , keturunan cucu Rasulullah, pada saat ini merubah kiblat ilmu ke 
para ulama Hadramaut, Yaman 


"Kekerasan" dari apa yang dihasilkan Universitas Darrul Hadits Dammaj dapat kita pelajari dari 
perilaku-perilaku diantara mereka para pengaku pengikut pemahaman Salafush Sholeh 
sebagaimana yang terlukiskan dalam tulisan pada 


http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 
http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6194 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 
http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 


Contohnya kami kutipkan dari http://isnad.net/?dl name-zkumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
“awal kutipan 


Kekek 


Telah di ketahui bersama apa yang di lontarkan oleh Dzul Akmal (alias : Marhain) terhadap Syaikh 
Yahya hafidhohulloh dan beberapa ikhwah lain, terkhusus untuk ana secara pribadi, berupa 
lontaran-lontaran yang keluar dari orang yang sakit jiwanya, ndongkol hatinya, panas 
temperaturnya, dan tak terkontrol mulutnya, maka ketika ikhwah banyak yang meminta ana untuk 
memberi sedikit komentar akan kelacutannya, yang pada mulanya ana tidak begitu respon dengan 
hal itu -dikarenakan- sudah mutawatir akan siapa dan ada apa serta bagaimana si Dzul Kumal 
ini, baik dari sisi mulut besarnya, otak dan atau akhlagnya yang tidak terpuji dimata orang-orang 
sholih- akhirnya dengan sedikit rasa malas anapun tulis risalah ini dengan judul “ KUMAL-KUMAL 
DZUL AKMAL”. 


kekkkk kekkkk 


akhir kutipan 
Padahal Ust Dzul Akmal juga ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh, 
sebagaimana contohnya terlukiskan pada http://sunniy.wordpress.com/2011/09/13/hadirilah- 
majelis-al-ustadz-dzul-akmal-di-kota-jambi-17-18-september-2011/ 

Mereka tuliskan 10 keistimewaan Darul Hadits Dammaj, http://isnad.net/keistimewaan-darul- 
hadits-dammaj 

Mereka tuliskan kurikulum yang diajarkan http://isnad.net/apa-yang-diajarkan-di-darul-hadits- 
dammaj 

Apakah yang tidak di ajarkan pada Darul Hadits Dammaj ? 

Hampir kebanyakan pondok pesantren modern tidak mengajarkan bagaimana cara (tharikat) 
memperjalankan diri kepada Allah ta'ala 

Ilmu yang banyak tidak menjamin dekat kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/04/semakin-jauh- 
darinya/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh". 
Urutannya adalah Ilmu --5 Amal ---5 Akhlak 


Manusia yang dekat Allah hanyalah 4 golongan manusia yakni para Nabi (yang utama Rasulullah), 
para Shiddigin, para Syuhada, dan orang-orang sholeh atau manusia yang berakhlakul karimah. 


Tidak sebagaimana ilmu-ilmu lainnya yang dipelajari dalam bangku sekolah yang hanya 
membutuhkan pemahaman secara ilmiah menggunakan akal pikiran / rasio / logika, dalam hal 
ilmu agama atau memahami Al Gur'an dan As Sunnah sangat dibutuhkan pemahaman secara 
hikmah menggunakan akal galbu atau hati. Pemahaman secara hikmah tergantung akan hidayah 
atau karunia dari Allah Azza wa Jalla. 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6195 | 


Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 
Mereka yang dikarunia pemahaman secara hikmah dapat mempergunakan akal galbu. 


Hati tidak pernah berdusta. Firman Allah ta'ala yang artinya, “Fu'aad (hati) tidak pernah mendustai 
apa-apa yang dilihatnya (AS An Najm (531:11). 

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda, 
“Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, “Benar.”Beliau 
bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang menenteramkan 
jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan meragukan hati, meskipun 
orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” Ini adalah hadits yang kami riwayatkan dari 
dua imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Kebaikan adalah akhlak 
yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu dan engkau tidak suka jika 
orang lain melihatnya. “(Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


Mereka yang dapat mempergunakan akal galbu adalah mereka yang membersihkan hati 
(tazkiyatun nafs) yang berarti mengosongkan dari sifat sifat yang tercela (takhalli) kemudian 
mengisinya dengan sifat sifat yang terpuji (tahalli) yang selanjutnya beroleh kenyataan Tuhan 
(tajjalli) atau mencapai muslim yang berma'rifat atau melihat Rabb dengan hatinya. 


Manusia terhalang atau menghijabi dirinya sehingga tidak dapat melihat Rabb dengan hatinya 
adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), 
sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati 
sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Mereka yang telah berma'rifat, bertemu dan berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla dibelakang 
tabir/hijab cahaya dan dipahami oleh galbu sehingga dapat memahami cahayaNya/petunjukNya 
atau memahami segala firmanNya atau dapat memahami Al Gur'an dan As Sunnah. 

Diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asy'ari: 

2G Ld Jom) « pall ala Ab ale lag yuot Ola JS: Ol 38 Isa Y 1G Yg yeah J Ul 
san bawal 48833. 83) all Jas Jill Jis Jas sll Jaco &ill JS Jos Jl dls jail. (ol9, 
pluo) 

Berdiri Rasulullah «ko dl lc skug di depan kami dengan menyampaikan lima kalimat. Beliau 
berkata: “Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi-Nya tidur, menurunkan timbangan 
dan mengangkatnya, diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan 
siang Sebelum amalan malam, dan hijab-Nya adalah cahaya. (HR. Muslim) 


bg 05 al 5 Jaa Ul YI B3 3 Lo 153 Jb al Jaa Yola) g598 SL lo slig dil ME S3. 
(“Dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata dengannya kecuali dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6196 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu 
diwahyukan kepadanya dengan seizinNya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha 
Tinggi lagi Maha Bijaksana). (HR. Bukhari-Muslim). 


Jadi pemahaman secara hikmah diperoleh dengan memperjalankan diri hingga sampai (wushul) 
kepada Allah Azza wa Jalla. 


Pondok Pesantren Traditional (Salafiyyah), Kyai mengajarkan ilmu agama langsung kepada santri 
dengan cara sorogan (individual) dan bandongan (kelompok), tidak ada penjenjangan belajar, 
pengajaran berdasarkan kompetensi santri (sistem berbasis kompetensi). Kyai memiliki otoritas 
besar dan mutlak ditaati, serta kebanyakan tidak memberikan ijazah sebagai tanda keberhasilan 
belajar. Bahkan santri "bekerja" atau membantu Kyai dalam kehidupan sehari-hari seperti 
mencangkul sawah, mengurus kebun, kolam ikan dan lain sebagainya. 


Para Kyai pada hakikatnya membantu, membimbing, menghantarkan santri menuju kepada Allah 
sedangkan semuanya terpulang pada kemauan dan upaya santri memperjalankan dirinya kepada 
Allah Azza wa Jalla. Para Kyai mempunyai kompetensi untuk mengetahui perjalanan ruhani para 
santrinya. 


Rasulullah mengkiaskanya "aku mendengar derap sandalmu di dalam surga" (HR Muslim 4497) 


Selengkapnya telah kami uraikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/derap- 
sandalmu/ 


Kesimpulan kami sebagian besar pondok pesantren modern memang berhasil mencetak ulama 
(ahlli ilmu) namun belum tentu alim ulama atau ulama yang sholeh, ulama yang berakhlakul 
karimah, ulama yang telah mencapai Ihsan, ulama yang telah bermarrifat. 


Cara / Jalan / Tharigat untuk mencapai ulama yang Ihsan atau berma'rifat adalah dengan 
menjalankan tasawuf dalam Islam. 


Tasawuf hanyalah sebuah istilah. Memang istilah ini ditemukan dalam keyakinan kaum non 
muslim dan semua sepakat bahwa tasawuf adalah istilah untuk cara/jalan mengenal atau 
mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf dalam Islam adalah tharigat (jalan) untuk mencapai 
muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Sejak dahulu kala di perguruan tinggi 
Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menceritakan 
kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan dilema, antara jauhnya 
standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya sistem pendidikan. Dilema sistemik 
ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah 
ruang kelas, dimana para murid hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. 


Selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan- 
akhlak/ 


Universitas Darul Hadits dan kebanyakan pondok pesantren modern hanya mempelajari perkara 
syariat. Padahal para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang empat telah memperingatkan kita bahwa janganlah hanya mendalami perkara syariat 
semata. 


Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” . 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6197 ) 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”Berusahalah engkau menjadi seorang 
yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil 
salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. 
Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak 
dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak 
mahu mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” 


(Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Ciri-ciri mereka yang menjalani tasawuf dan berhasil mencapai muslim yang Ihsan atau muslim 
berma'rifat, diistilahkan oleh Imam Syafi'i ra adalah mereka yang merasakan "kelezatan takwa". 
Mereka yang mendapatkan kenikmatan bertemu dengan Tuhan, kenikmatan yang dirasakan oleh 
muslim kebanyakan di akhirat kelak. 


Diriwayatkan oleh Anas Ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata “....kesenanganku 
dijadikan dalam shalat” 


Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai "Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin", “sholat itu adalah 
mi'rajnya orang-orang mukmin". yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat 
dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian apabila sholat maka 
sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerti 
bagaimana bermunajat dengan Tuhan" 


Allah berfirman yang artinya, “Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat kecuali bagi 
mereka yang khusyu' yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan 
sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya”. (AS. Al-Bagarah 2 : 45). 


Sholat adalah saat-saat utama bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, 
Pada hakikatnya dengan dzikrullah kita dapat memperjalankan diri kita kepada Allah. 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrulah.” 


Dzikrullah yang memperjalankan diri kita agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla atau 
jalan (tharikat) menedekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla 


Banyak dzikrullah dapat dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap detik , setiap detak jantung kita 
sebagaimana Ulil Albab “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, 
maka peliharalah kami dari siksa neraka” (@S Ali Imran (8 : 191) 


Dengan menjalankan tasawuf, mereka mencapai muslim yang ihsan, muslim yang bermarrifat, 
minimal mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka 
yang dapat melihat Allah dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu 
yang dibenciNya , menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar 
hingga terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6198 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 

Muslim yang berma'rifat tidak ada kekhawatiran dan tidak (pula) mereka bersedih hati menghadapi 
segala permasalahan hidup karena mereka tahu bahwa apapun permasalahan hidup yang dialami 
pada hakikatnya telah "disodorkan" oleh Allah Azza wa Jalla sehingga apapun yang telah 
disodorkanNya mereka hadapi dengan sikap dan perbuatan yang dicintaiNya pula. 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0495. BAGI SIAPAKAH GELAR SAYYID 


GELAR SAYYID BAGI NABI MUHAMMAD SAW 
MUKADIMAH 


Dalam tinjauan bahasa, kata su berasal dari 5guw (wazan J3 ) dengan fil madhi su . Huruf 
slsdiganti dengan huruf sb (1) lalu diidghamkan. Kata Sayyid memiliki beberapa pengertian yang 
antara lain: (I) orang yang memiliki banyak pengikut, (II) orang yang paling unggul diantara 
kaumnya, (III) orang yang menjadi rujukan dalam urusan-urusan penting masyarakat dan (IV) 
orang yang memiliki pribadi luhur dan bijak.(2) Selain itu dalam tradisi arab Sayyid merupakan 
panggilan seorang budak pada majikannya. 


Rasulullah SAW adalah seseorang memiliki kepribadian luhur dan bijaksana. Beliau menjadi 
tempat curahan hati para umatnya, beliau melebihi raja bagi mereka. Maka tidak berlebihan bila 
gelar Sayyidina (tuan kami) dilekatkan pada nama Rasulullah SAW. Justru sangat aneh bila ada 
orang yang berasumsi bahwa menyematkan gelar Sayyidina adalah haram. Apalagi menganggap- 
nya sebagai bid'ah yang dapat menyebabkan kekufuran seperti asumsi sebagian pihak dewasa 
ini, dengan dalih bahwa Nabi SAW sendiri melarang para sahabat memanggil-nya dengan sebutan 
Sayyid.(3) 

TINJAUAN HUKUM PENYEMATAN GELAR SAYYID BAGI NABI SAW 

1. Penyematan Gelar Sayyid Bagi Nabi Muhammad SAW 

Para ulama telah sepakat (ijma') atas keabsahan penyematan gelar Sayyid bagi Nabi Muhammad 
SAW. Bahkan menurut asy-Syargawi kata Sayyid telah menjadi nama bagi Nabi Muhammad 
SAW.(4) Beliau sendiri telah berulang kali menyebutkan gelar Sayyid di hadapan para 
sahabatnya. Beliau bersabda: 


ui au Ad aa Gl 
“Aku adalah Sayyid (Pemimpin) manusia di hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
aan Jln gt Una GA On ya Jl at Ep td, 
“Aku adalah Sayyid (Pemimpin) keturunan Nabi Adam di hari kiamat, orang pertama yang 
kuburannya terbuka, orang pertama yang memberi syafa'atnya diterima. (HR. Muslim) 
se cd Ui Nya Las asi ita PF: la PEP ani an Gan) PEP ui am co J, aa Gl 
“Aku adalah Sayyid (Pemimpin) keturunan Nabi Adam di hari kiamat dan bukan bangga diri dariku, 


dan tiada sorang nabi pun di hari itu, Adam dan selainnya, melainkan di bawah benderaku.” (HR. 
at-Turmudzi) 


Maksud sabda Nabi SAW di atas adalah mengisahkan nikmat yang telah diberikan Allah SWT 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6199 | 


kepadanya dan agar umat Islam mengetahui derajat beliau disisiNya. Tidak ada seorang pun 
makhluk yang menyamai atau mengungguli keagungan derajat Nabi Muhammad SAW setelah 
derajat Allah Yang Maha Agung. Selain Allah SWT, semuanya dibawah kepemimpinan Rasulullah 
SAW, baik didunia mau-pun diakhirat. Meskipun dalam Hadits-hadits di atas hanya disebutkan 
kepemimpinan Nabi SAW pada hari kiamat saja, bukan berarti bahwa diselain hari kiamat ada 
yang mengunggulinya. Namun lebih disebabkan pada hari kiamat kepemimpinan beliau sangat 
dibutuhkan oleh seluruh manusia. Tidakkah Allah SWT sendiri menyebut Nabi Yahya dengan 
gelar Sayyid? 

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia sedang berdiri melakukan shalat di 
mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang 
putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah SWT, menjadi ikutan, 


menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh.”. (Ali 
Imran: 39) 


2. Menambah Lafadz Sayyidina dalam Shalat 


Seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Ibn Hajar al-Asgalani dalam Fath al-Barinya, 
penambahan dzikir ghair al-ma'tsur (bukan anjuran langsung dari Nabi SAW) dalam shalat di 
perbolehkan, selama tidak bertentagan dengan dzikir al-ma'tsur. Begitu pula di perbolehkan 
menambahkan gelar Sayyidina sebelum nama akhir. Yaitu saat membaca shalawat ibrahimiyyah. 
Bahkan penambahan itu lebih utama, sebagaimana hemat para ulama semisal Syaikh Izzuddin 
bin Abdissalam, Imam ar-Ramli, Imam al-Gulyubi, Imam asy-Syargawi dari madzhab Syafi-'iyah, 
Imam al-Hashkafi dan Imam Ibn “Abidin dari kalangan Hanafiyah, serta Imam an-Nafrawi dari 
Malikiyah, meskipun penambahan Sayyidina tersebut memang tidak ma'tsur dari Nabi SAW.(5) 
Sebab, dengan demikian berarti seseorang telah melaksanakan perintah membaca shalawat 
sekaligus mengikrarkan pengakuannya atas keagungan derajat Nabi Muhammad SAW dan Nabi 
Ibrahim AS. Penambahan tersebut tidak pula bertentangan dengan penghormatan kepada beliau 
yang merupakan tujuan pembacaan shalawat. Dalam Nihayah al-Muhtaj Imam ar-Ramli 
menerangkan: 


SL AI Ta 33 u La Lu su “ su - Pal Sa ug aa u ae) 3 b 21 ATAU SE bah OI Ja, 

Si Ya ya LN pak 
“Dan lebih utama membaca (shalawat ibrahimiyah saat shalat) dengan lafadz Sayyid, seperti 
hemat Ibn Dhahir dan dijelaskan (pula) oleh segolongan ulama serta difatwakan oleh asy-Syarih 
(Jalaluddin al-Mahalli). Sebab dengan menambahkannya berarti telah melaksanakan hal yang 
diperintahkan kepada kita dan menambah pengungkapan (pengakuan keagungan derajat Nabi 
Muhammad SAW dan Nabi librahim AS) yang merupakan suatu etika. Maka menambah gelar 
Sayyidina lebih utama dari pada meninggalkannya. 6) 


Andaikan memang Nabi SAW memerintahkan pembacaan shalawat tersebut tampa penambahan, 
bukan berarti kita tidak boleh menambahkannya. Sebab, selama perintah tersebut bukan perintah 
wajib, maka etika mesti diprioritaskan. Para ulama menyebutkan: 


AI Jt ee ye HI BL 
“Menjaga etika lebih baik dari pada mengikuti perintah.” 
Terbukti, jauh-jauh hari para sahabat Ibih mementingkan etika kepada Nabi Muhammad SAW dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6200 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pada mengikuti perintahnaya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghapus 
tulisan Rasulullah SAW dalam naskah Perdamaian Hudaibiyah, meskipun diperintahkan. Saat itu 
Nabi SAW memerintahkan Ali: 


lagi Bopaat UR UG SI Sah 
“Hapuslah (nama) Rasulullah. “Ali menjawab: “Demi Allah SWT saya tidak akan menghapusmu 
selamanya.” (HR. Bukhari) 


Dalam kesempatan lain Sayyidina Abu Bakar memilih mundur dan mempersilahkan Nabi SAW 
mengimami shalat, meskipun telah diperintah meneruskan oleh beliau. Rasulullah SAW bersabda: 


da le dll AN J5 lt aa Jas Ss Gg asu KE om ur ya bana u Kutu 
“Wahai Abu Bakar! Apakah yang mencegahmu untuk tetap (menjadi imam shalat) saat aku 


perintahkan?,” Lalu Abu Bakar menjawab: “Tidaklah bagi Ibnu Abi @uhafah (Abu Bakar) berhak 
mengimami shalat di hadapan Rasulullah SAW.” (HR. Bukhari). 


Begitu pula penambahan gelar Sayyidina di dalam shalat. Kendati Nabi SAW tidak 
mengajarkannya secara langsung, namun lebih utama dilakukan. 


Meskipun begitu, sering muncul pertanyaan apakah penambahan tersebut tidak membatalkan 
shalat? Bagai mana dengan Hadits Nabi SAW yang menyatakan larangan beliau agar tidak 
menyebutnya Sayyid di dalam shalat? Maka jawabannya adalah penambahan Sayyidina tidak 
membatalkan shalat dan Hadits tersbut adalah Hadits yang tidak berdasar alias palsu. Imam ar- 
Ramli menegaskan: 


Bb ilang Jah BEAN Catia Gang SB US Yel U JP ALAN 3 Syardd Uas Uh, 
“Dan sementara Hadits : “Jangan kalian sebut Sayyid diriku di dalam shalat!” adalah Hadits batil 


yang tidak mempunyai dasar, seperti yang di utarakan oleh sebagian ahli Hadits mutaakhirin. Dan 
asumsi ath-Thusi: “Niscaya tambahan Sayyidina itu membatalkan shalat.” adalah salah(7) 


3. Pemahaman Hadits sll dll 


Argumen pokok yang sering dijadikan dalil larangan penyebutan Sayyid bagi Nabi Muhammad 
SAW adalah Hadits riwayat Abu Dawud berikut ini: 


Obaan KEAEL, SI yan SU IU Up Ulas, Sai Uli, 
“Dari Mutharrif ia berkata: “Ayahku pernah berkata: “Aku pergi bersama utusan Bani Amir menuju 
ke (kediaman) Rasulullah SAW, kami berkata: “Engkau adalah Sayyid kami. Lalu beliau bersabda: 
“Yang Sayyid hanayalah Allah SWT yang memiliki keberkahan lagi luhur.” Kami barkata: “Dan 
kami hanya mengutamakan derajatmu dan mengagungkan anugrahmu.” Beliau berkata: 


“Berkatalah kalian dengan apa yang kalian katakan atau sebagiannya dan jangan sampai syaitan 
menjerumuskan kalian.” (HR. Abu Dawud) 


Dalam memahami Hadits tersebut para ulama berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melarang 
beliau dipanggil dengan sebutan Sayyidina dengan larangan tahrim (pengharaman). Hal ini ditinjau 
dari dua kajian. 


Pertama, kata su dl pada Hadits tersebut hanyalah penjelasan Nabi SAW tentang siapa yang 
berhak menyandang sebutan Sayyid secara hakiki dan mutlak tanpa batas. Yang mengatur segala 
urusan mahluknya.(8) Hadits tersebut tidak menafikan makna Sayyid yang lainnya seperti yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6201 | 


telah disebutkan di awal bab yang bisa pula disandang oleh Nabi SAW. Artinya, gelar ini layak 
disandang oleh Allah SWT atau pun mahlukNya, seperti kata UJI (yang memiliki kekuasaan). 
Allah SWT berfirman: 


aa Ga SS 3 33 ALAN LN UK SA Cia go Ab tea IG, 
“Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinay akan selamat diantara mereka berdua: 
“Terangkanlah keadaanku kepada tuan-mu!” Maka syaitan manjadikan dia lupa menarangkan 


(kadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah Yusuf dalam penjara beberapa tahun 
lamanya.” (AS. Yusuf: 42) 


Ie bad 3D) ak Sabda IU ES DI) Jend IN ASUS Hj Dl IG, 
“Dan Raja berkata: “Bawalah dia kepadaku.” Maka tatkala utusan itu datang kepeda Yusuf, 
berkatalah Yusuf: “Kembalilah kepada Tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya 


wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya 
mereka.(@S. Yusuf:50) 


Yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf AS dengan mengatakan rabb jelaslah bukan rabb yang berarti 
“Tuhan”, akan tetapi rabb yang berarti tuan, sebagaimana dikatakan U5 ,INJlyang berarti tuan 
rumah. Demikian pula sebutan Sayyid. Dalam surat Ali Imran Allah SWT menghormati Nabi Yahya 
AS dengan sebutan Sayyid, ia berfirman: 


“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia sedang berdir melakukan shalat di 
mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang 


putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah SWT, menjadi ikutan, 
menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh.” 


(Ali Imran: 39) 


Meskipun muatan maknanya hampir sama, sebutan Sayyid disandang oleh Rasulullah SAW jelas 
tidak sepadan dengan sebutan Sayyid yang disandang Allah SWT. Gelar Sayyid bagi Nabi SAW 
disematkan atas kepemimpinannya bagi umat dengan derajat kenabian dan kerasulannya, 
sementara bagi Allah SWT atas penguasaannya dijagat raya.(9) 


Kedua, kalau pun ada kesan larangan Rasulullah SAW dalam Hadits diatas, yang tersurat dalam 
teks 

DEA Kail SI am Sa 
(berkatalah dengan ucapan kalian atau sebagai ucapan kalian dan jangan biarkan setan 
menjerumuskan kalian), itu pun disebabkan beliau tidak ingin dipuji secara berlebihan alias muncul 
dari ketawadlu'an yang beliau miliki dan disebabkan pula oleh kekhawatiaran beliau atas kesalah 
pahaman Bani Amir dalam memahami arti Sayyid. Sebab, mereka masih mur'allaf yang belum 
lama masuk Islam. Beliau khawatir mereka memahami makna Sayyid yang beliau sandang atas 
kemuliaan derajat Nabi dan Rasul sederajat dengan Sayyid yang ada dalam kultur mereka 
sebelumnya. Yakni kesayyidan yang diperoleh karena sebab-sebab duniawi yang selalu mereka 
agung-agungkan. Lebih jelasnay, dengan ucapan tersebut seakan-akan beliau bersabda: “Bertutur 
katalah dengan bahasa yang dipakai orang-orang yang seagama dengan kalian (agama Islam) 
dan panggilah aku Nabi dan Rasul sebagaimana Allah SWT menyebutku dalam kitabNya. Jangan 
kalian menyebutku sebagai Sayyid sebagaiman kalian menyebut para pembesar kalian (sebelum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6202 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masuk Islam). Jangan kalian samakan aku dengan mereka karena aku tidak sama dengan 
seorangpun di antara mereka. Sebab, mereka tidak lebih rendah dari kalian dalam hal-hal duniawi, 
dan sesungguhnya aku menjadi Sayyid kalian atas kenabian dan kerasulan. Maka sebutkan aku 
sebagai Nabi dan Rasul, atau hindari ebagian perkataan kalian (itu) dan bersikaplah sederhana 
didalamnya tanpa berlebihan atau hindarilah panggilan Sayyid dan katakanlah Nabi dan 
Rasul...”demikian penafsiran as-Suyuthi.(10) 


Kendati begitu, mengingat larangan tersebut disebabkan ketawadlu'an beliau dan kekhawatiran 
atas kesalah pahaman para sahabatnay, maka pada hakikatnya beliau tidak melarang penyebutan 
gelar Sayyid pada dirinya. Terbukti beliau sendiri memberi suri tauladan dalam penghormatan 
pada orang-orang terpandang dengan penyebutan gelar Sayyid, sebagaimana sanjungan beliau 
beliau pada cucunya, Hasan bin “Ali: 


“Sungguh anakku ini adalah Sayyid, semoga Allah mendamaikan di antara dua golongan besar 
dari orang-orang Islam dengannya.” (HR. Bukhari) 
Begitu pula pengakuan beliau pada Sa'd bin Mu'adz : 

Sala Mp3 
“Berdirilah pada Sayyid kalian.” (HR. Bukhari) 


Tidak ketinggalan para sahabat pun mencontohnya, semisal do'a shalawat Ibn Mas'ud, pelayan 
setia Rasulullah SAW: 


aa ih ai ruh kana SI LS 3 Wing Villo Jari ab 
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat, rahmat dan berkahmu pada pemimpin para utusan, pemimpin 
orang-orang yang bertagwa dan pamungkas para Nabi.” (HR. Ibnu Majjah) 
Bahkan Sahl bin Hunaif memanggil Nabi SAW dengan berseru 
Selam | 
“Wahai tuanku!(HR. Abu Dawud) 
Begitu pula pujian Sayyidina “Umar kepada Sayyidina Abu Bakar dan Bilal : 
LL Can GA Una KI 
“Abu Bakar adalah tuanku dan memerdekakan tuanku (Bilal).”” 


Perlu kita renungkan, apakah layak kita memanggil ayah dan ibu kita langsung dengan namanya? 
Apakah pantas kita menyebut guru-guru kita dengan namanya secara langsung, tanpa 
mencerminkan penghormatan kepada mereka? Tidakkah Alla SWT berfirman : 


Gan Ka Mn din aga (las 
“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu 
kepada sebagian yang lain.” (AS. An-Nur: 63) 


Tidakkah dalam al-@uran Allah SWT selalu menghormati beliau dengan gelar kenabian dan 
kerasulannya tanpa menyebut langsung namanya? 


Oleh sebab itu, Hadits diatas tidak bisa dipahami sebagai larangan penyebutan Sayyid kepada 
beliau. Pengakuan langsung Nabi SAW atas kesayyidannya, persetujuan kepada para sahabat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6203 


atas panggilan Sayyid kepadanya dan ijma' para ulama merupakan dasar yang kokoh atas 
keabsahan penyematan gelar Sayyid baginya. Wallahu a'lam. 


(1) Dalam gramatika arab, sangat dihindari peletakan wawu dengan ya' dalam satu kata, 
sehingga wawu harus diganti dengan ya'. 

(2) Sulaiman al-Bujairami, op. Cit., Juz I, hlm. 36. 

(3) Shalih bin Fauzan, “Yanah al-Mustafid bi Syarh Kitab at-Tauhid”, Juz IV, hlm. 51. CD al- 
Maktabah as-Syamilah. 

(4) Saulaiman al-Bujairami, loc. Cit. Dan Wuzarah al-Augaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah bi al- 
Kuwait, “al-Mausu'ah al-Fighiyah”, Juz XI, hlm. 347. CD al-Figh al-Islami. 

(5) Wuzarah al-Augaf wa as-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwatt, loc. Cit. 

(6) Ar-Ramli, Nihayatul al-Muhtaj, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003, Juz I, him. 530. 

(7) Ar-Ramli, Nihayatul al-Muhtaj, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003, Juz I, hlm. 530 

(8) Muhammad al-Gari, op. Cit., Juz IX hlm. 115 — 116. 

(9) Muhammad al-@ari, op. Cit., Juz IX hlm. 115 — 116, al-Munawi, Faid al-Gadir, Beirut: Dar 
al-Fikr, tt, Juz IV, hlm. 152. 

(10) Al-'Adzim Abbadi, “Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, Juz 
XIII, hlm. 162. 


0551. Gerakan Puritan Radikalisme 


Dalam sebuah tulisan pada http://www.eramuslim.com/berita/analisa/antara-wahabi-dan-isu- 


terorisme-tanggapan-untuk-tulisan-kh-said-agil-siradj.htm Seorang penulis mengkritisi pernyataan 
KH Said Agil Siradj yang mengkaitkan Wahabi dengan radikalisme. 


Penulis tersebut menuliskan sebagai berikut 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Jika merujuk pada banyak kasus yang terjadi di basis-basis NU, maka kelompok puritan radikal 
atau Wahabi yang dimaksud KH Said Agil adalah mereka yang membid'ahkan tahlilan, tawassul, 
ziarah kubur, maulid Nabi, dan amaliah lainnya yang menjadi tradisi di kalangan Nahdhiyyin. 
Kriteria inilah yang sering diungkapkan oleh KH Said Agil di media massa ketika menyoroti kiprah 
kelompok yang ia sebut sebagai "Wahabi". Namun, adakah kaitannya antara kelompok yang 
berdakwah untuk menjauhi bid'ah dalam urusan ibadah dengan kelompok teroris? 


Nyatanya seluruh ormas Islam di Indonesia, baik yang meyakini bolehnya tahlilan atau tidak, 
sepakat bahwa aksi pengeboman di zona damai adalah perbuatan yang diharamkan Islam, 
apalagi pemboman yang terjadi di tempat ibadah. Bom yang dilakukan oleh kelompok yang 
mengatasnamakan jihad tentu mencoreng nama Islam. 


“akhir kutipan" 


Berikut pernyataan KH Said Agl Siradj yang dikritisi 


kxkk Kekek 


awal kutipan 


"Kita bisa mencermati pergerakan paham Wahabi di negeri kita yang secara mengendap-endap 
telah memasuki wilayah pendidikan dengan menyuntikkan ideologi puritanisme radikal, semisal 
penyesatan terhadap kelompok lain hanya karena soal beda masalah ibadah lainnya. Di berbagai 
daerah bahkan sudah terjadi 'tawuran' akibat model dakwah Wahabi yang tak menghargai 
perbedaan pandangan antar-muslim. Model dakwah semacam ini bisa berpotensi menjadi 'cikal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6204 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bakal' radikalisme." 


kekkk Kekek 


akhir kutipan 


Kami sependapat kalau yang dimaksud radikalisme adalah seperti teror bom di Cirebon atau Solo 
bukan bersumber dari Wahabi, pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimy An-Najdi 
karena Wahabi telah “diarahkan” untuk selalu taat kepada umara atau penguasa kerajaan Dinasti 
Saudi selama para penguasa “masih sholat”. 


Contohnya ulama Wahabi pernah memperingatkan ust Jafar Umar Thalib untuk membubarkan 
Laskar — Jihad — sebagaimana — yang terurai — dalam tulisan pada — http:// 


nyata.wordpress.com/2007/08/21/dakwah-antara-jamarto-yazid-jawaz-dan-aunut-rofig/ dan http:// 


salafiyunpad.wordpress.com/2008/08/21/walhamdulillah-pernyataan-resmi-tentang-ruju-nya-ust- 
jafar-umar-thalib-hafizhohullah/ Walaupun begitu rujunya belum diterima sepenuhnya oleh ulama 


Wahabi sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada http://www.darussalaf.or.id/stories.php? 

id-1706 

Puritan artinya gerakan tajdid dan tashfiyah (pembaharuan dan pemurnian) pemahaman dan 

ibadah. Mereka terkenal dengan slogan memberantas kesyrikan, tahayul, bid'ah dan khurafat 

namun mereka salah memahami tentang kesyirikan, bid'ah dan perkara ghaib sebagaimana yang 

telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/melainkan-sedikit/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/24/hal-yang-ghaib/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/11/tawassul-dan-tabarruk/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/25/baru-yang-tertolak/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/2011/07/10/baru-tidak-tertolak/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ 


Berikut kami kutip penjelasan Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani 
tentang radikalisme atau ekstrem (ghuluw/tathorruf) 


kekkk keke 


awal kutipan 


Definisi ghuluw sebagai suatu tindakan keluar dari batas sedang dan tengah-tengah yang sudah 
digariskan dan dianjurkan oleh Islam serta sangat ditekankan agar dipegang dengan teguh dan 
jangan sampai dilepaskan sebagaimana disebut dalam firman Allah: 


“Dan demikian (pula) Kami jadikan kalian (umat Islam) sebagai umat yang adil dan pilihan agar 
kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia...“ (@.S. al Bagoroh: 142) 


Dengan pengertian seperti ini, bisa disimpulkan bahwa ghuluw (sikap ekstrem) bukanlah suatu hal 
baru, tetapi telah sangat lama dan berumur tua sejajar dengan umur manusia. 


Perhatikanlah firman Allah yang artinya, “Wahai ahli Kitab, janganlah kalian bertindak melewati 
batas (ghuluw) dalam agama kalian...” (@.S. an Nisa': 171) 


Nabi Muhammad ShollAllahu Alaihi Wasallam bersabda: 
“Waspadailah oleh kalian tindakan ghuluw dalam beragama sebab sungguh ghuluw dalam 
beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian.” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6205 | 


Ada satu poin penting yang perlu dicamkan dari hadits ini, yaitu fenomena di mana tak ada satu 
umat pun (yang pernah ada) yang sepi dari kelompok-kelompok yang bertindak ghuluw (al 
Mughooliin)”. 


Jadi, ghuluw merupakan bencana lama yang terbukti menjadi sebab kehancuran banyak umat. 
Yahudi, misalnya, sejarah menceritakan betapa banyak kisah-kisah seputar kehadiran mereka 
yang sangat aktif dalam lapangan tindakan ekstrem yang berbentuk aksi teror, kebiadaban, dan 
keangkuhan yang salah satunya terwujud dalam aksi mendustakan (takdziib), mengintimidasi, dan 
bahkan membunuh sebagian para nabi. 


Al Guran telah mencatat dan menyuguhkan aksi-aksi penghinaan tersebut dalam firman-Nya, 
“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan al Kitab (Taurot) kepada Musa, dan Kami telah 
menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul —rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti 
kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruuhul 
Gudus. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang 
tidak sesuai dengan keinginan kalian lalu kalian angkuh, maka beberapa orang (di antara mereka) 
kalian dustakan dan beberapa orang (yang lain) kalian bunuh.“ (@.S. al Bagarah: 87) 


Dalam berakidah, orang Nashrani juga bertindak ghuluw dengan mengangkat Isa bin Maryam 
alaihissalaam sampai pada tingkat ketuhanan dan mereka pun menyembahnya. Allah berfirman 
yang artinya, “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah ialah 
al Masih putera Maryam', padahal al Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israil, sembahlah Allah, 
Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) 
Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah 
ada seorang penolong pun bagi orang-orang zholim itu. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang 
mengatakan, "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga'. Padahal, sekali-kali tidak ada Tuhan 
(yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka 
katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka 
mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (@.S. al Maidah: 72 — 74). 


Ekstremisme Nashrani tidak hanya dalam menuhankan al Masih dan ibundanya, tetapi menjalar 
pada keyakinan bahwa para pastur dan pendeta berhak menentukan suatu hukum selain 
(ketentuan hukum) dari Allah. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menyatakan kesanggupan secara 
total untuk patuh kepada pastur dan pendeta dalam segala hal yang bertentangan dengan syariat 
dan hukum Allah. Ini semua terdorong oleh ulah para pastur dan pendeta yang menghalalkan 
sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal atas mereka serta menetapkan 
hukum dan syariat yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu sehingga mereka sangat antusias 
menerima dan menaatinya. 

Allah berfirman, “Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah, dan mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, 
mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak 


disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah: 31) 
Selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam- 
pemikiran-agama/ 

“““akhir kutipan 


Kekek 


Jadi gerakan puritan radikalisme adalah gerakan yang semula diniatkan untuk tajdid dan 
tashfiyah (pembaharuan dan pemurnian) pemahaman dan ibadah namun pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6206 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kenyataannya telah melampaui batas dan memunculkan tindakan radikalisme karena 
pemahaman mereka menyelisihi pemahaman jumhur ulama. 


Berdasarkan pemahaman mereka , mereka memandang banyak kaum muslim yang melakukan 
kesyirikan, bid'ah, tahayul, khurafat dan mereka merasa hanya kaum mereka yang berdiri di atas 
Sunnah Rasulullah dan mereka merasa asing atau ghuroba. 


Semua itu perasaan mereka semata karena mereka asing dari mayoritas kaum muslim alias bagai 
anak panah lepas dari busurnya. Tentang pemahaman mereka menyelisihi jumhur ulama telah 


kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/07/mereka-berdalil/ 


Mereka yang keluar dari pemahaman jumhur ulama dapat dikatakan sebagai khawarij. Khawarij 
adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Berdasarkan analisa dan kajian kami selama ini, khawarij adalah timbul akibat pengaruh ghazwul 
fikri yang dilancarkan oleh kaum yang mempunyai keras permusuhannya terhadap kaum mukmin 
yakni kaum Yahudi dan kaum Musyrik, pada masa kini adalah kaum Zionis Yahudi 


Firman Allah yang artinya, “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik” (Al Maaidah: 82) 


Contoh akibat pengaruh ghazwul fikri sehingga menimbulkan tindakan radikalisme adalah apa 
yang terjadi pada Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat 
dan shaum, baik yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. 
Bacaan Al-Gurannya sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Umar ibn Khattab, 
ia diutus untuk mengajar Al-@uran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-'Ash. 
Namun, karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , 
sesampai di Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang 
selalu berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia 
pun terpengaruh. Ia tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Kaum Zionis Yahudi melalui pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan melancarkan ghazwul 
fikri (perang pemahaman) sehingga dapat “menyerang” kaum muslim dari dalam alias gerakan 
adu domba antar kaum muslim. Perdebatan, perselisihan bahkan pembunuhan terjadi karena 
kesalahpahaman sebagaimana yang dicontohkan di atas. 


Begitupula peristiwa pembunuhan kaum muslim sebagaimana yang diuraikan oleh sebuah buku 
berjudul "Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi" walaupun kebenarannya sulit ditelusuri. Buku 
karya al-Hafizh Ahmad al-Ghumari dalam kitabnya, Ju'nat al-'Aththar juga menyampaikan adanya 
pembunuhan umat muslim karena perbedaan pemahaman. Cuplikan buku tersebut dapat dibaca 
pada http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html 

Contoh sederhana adalah bagaimana mereka yang terkena ghazwul fikri begitu membenci 
peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang umumnya dilaksanakan oleh 
mayoritas umat muslim karena kesalahpahaman mereka tentang bid'ah. 


Kesalahpahaman mereka tentang bid'ah dan pemahaman mereka secara harfiah atau apa yang 
tertulis atau yang kami namakan pemahaman dengan metodologi “terjemahkan saja” sehingga 
mereka berpendapat adanya bid'ah dan kesyirikan dalam sholawat nariyah, sholawat badar, 
gashidah burdah dan maulid barzanji 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6207 | 


Amal kebaikan atau amal sholeh yang mereka perbincangkan telah diuraikan dalam beberapa 
tulisan. 
Tentang sholawat nariyah,  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/10/dengan- 
rasulullah-2/ 
Tentang sholawat badar,  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/03/14/dengan- 
rasulullah/ 
Riwayat sholawat badar, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/10/2011105/02/ 
sholawat-badar/ 
Tentang  gashidah  burdah,  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui- 
hambanya/ 
Riwayat gashidah burdah, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/kasidah-burdah/ 
Tentang Maulid Barjanzi http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/02/kembalilah- 
seperti-semula/ 


Mereka bersikap jumud, kaku dan menutup diri tidak mau mengadakan perbaikan alias kalau 
berpendapat atau berpemahaman atas dasar pendapat atau pemahamannya sendiri atau 
kaumnya sendiri. Mereka yang jumud adalah mereka yang menutup diri dan biasanya 
diindoktrinisasi dengan "jangan dengarkan pendapat orang lain". Mereka diindoktrinisasi dengan 
firman Allah ta'ala yang artinya 


“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu .” (AS Al 
Hujurat (491:6 ) 

Masih banyak lagi firman Allah ta'ala yang disalahgunakan sebagaimana yang telah kami uraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/09/serahkan-kepada-ahlinya/ 
Ditengarai (diduga) Amerika yang dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi, mereka 
membutuhkan pejuang muslim untuk menumpas Uni Sovyet di Afghanistan. Pejuang muslim 
diindoktrinisasi bahwa Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi adalah termasuk orang- 
orang yang beragama atau orang-orang beriman. Padahal bagi semua manusia yang tidak 
mengakui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah maka mereka tidak 
termasuk orang beriman maupun orang beragama. 


Berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.: “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/10/27/orang-orang-beriman/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/10/27/2011101/21/agama-hanya-islam/ 


Mereka berjuang bersama Amerika menumpas orang kafir atau komunis. Mereka diindoktrinisasi 
dengan firman-firman Allah ta'ala yang diterjemahkan secara harfiah untuk mengindoktrinisasi 
pejuang muslim. 


Firman-firman Allah ta'ala yang disalahgunakan adalah “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu 
membelakangi mereka (mundur).” (AS Al Anfaal (81:15) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6208 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka 
telah mengusir kamu: dan fitnah” (@S Al Bagarah (2/:191) 


“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana 
saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat 
pengintaian”. (AS At Taubah (9:5) 

Kemudian setelah Uni Sovyet dengan paham komunis telah berhasil ditaklukan, para pejuang 
muslim yang semula membantu Amerika berbalik memusuhi Amerika setelah mereka menyadari 
tingkah polah Amerika membela kaum Zionis Israel. 


Namun pemahaman mereka terbiasa dengan indoktrinisasi Amerika maka Osama bin Laden 
bersama Ayman al-Zawahiri, pada tahun 1988 mereka mengeluarkan fatwa yang menyerukan 
untuk “membunuh orang Amerika dan sekutu mereka, dimanapun mereka berada”. Akibat 
tindakan Osama bin Laden dan yang sepemahaman menjadikan alasan bagi kaum yang paling 
keras permusuhannya terhadap kaum muslim yakni kaum Zionis Yahudi dibelakang Amerika, 
untuk melakukan penyerangan dan penjajahan terselubung terhadap Irak, Afghanistan dll dengan 
alasan menumpas terorisme. 


Mereka dengan kesalahpahamanya dan tidak dapat mengelola kebencian mereka terhadap kaum 
non muslim sehingga mereka tidak berlaku tidak adil 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (AS Al Maaidah (51:8) 


Pada hakikatnya mereka menjadi non muslim atau kafir adalah kehendak Allah ta'ala juga. Kita 
sebaiknya tidak membenci kehendak Allah. Hal yang kita benci dan perangi adalah terhadap sikap 
atau perbuatan mereka yang tidak baik kepada kita. Contohnya saudara-saudara muslim kita 
Palestina berhak memerangi kaum Zionis Israel karena perbuatan mereka menjajah negeri 
Palestina. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (AS Al 
Mumtahanah (60J:8 ) 


Uraian selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/11/ 
mengelola-kebencian/ 


Selain memerangi kaum non muslim, ada pula mereka memerangi kaum muslim sendiri yang 
dianggap keislamannya telah batal (murtad) karena kesalahpahaman mereka tentang ibadah yang 
dilakukan saudara muslimnya sendiri disamping kesalahpahaman mereka terhadap hadits yang 
mereka terjemahkan sebagai perintah untuk membunuh semua orang murtad. 


Hadits-hadits yang diterjemahkan bahwa murtad harus dibunuh adalah dalam konteks suasana 
pada waktu peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir. Mereka ada yang murtad dan 
berbalik menjadi lawan kaum muslim. Sudah tentu orang semacam itulah yang harus diperlakukan 
sebagai musuh, bukan karena murtadnya, melainkan karena berpihak kepada musuh. Rasulullah 
menyampaikan bahwa salah satu jiwa yang dihalalkan untuk dibunuh adalah “orang yang 
meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah”. Kita harus pahami penegasan bahwa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6209 | 


murtad yang "meninggalkan jamaah” atau mereka yang berbalik menjadi lawan kaum muslim. 
Sedangkan orang yang murtad pada keadaan tidak memerangi kita, hanya status jiwanya saja 
yang berubah dari "haram darahnya” menjadi "halal darahnya”. 


Status “halal darahnya” kaum non muslim atau orang-orang murtad, maknanya adalah ketika 
terpaksa membunuh mereka atau tidak ada jalan lain selain membunuh mereka atau adanya 
kemungkinan bahaya terbunuh bagi diri kita maka pembunuhan itu tidaklah berdosa. 


Pada dasarnya setiap manusia tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan-alasan syari 
sebagaimana firmanNya yang artinya “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang 
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahamifnya)" (AS Al An'aam (61:151 ). 


Demikianlah bahayanya pemahaman Al Guran dan hadits secara dzahir atau pemahaman 
dengan metodologi “terjemahkan saja” disamping bahaya lainnya seperti kekufuran dalam itigod. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri” 


“Jagalah agidahmu dari berpegang dengan azahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu 
salah satu pangkal kekufurar". 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Hal ini telah diuraikan dalam beberapa tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/26/tidak-sebagaimana-arti/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/18/buih-di-laut/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/15/pahamilah-dengan-hati/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/05/luruskan-kesalahpahaman/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/25/jika-ada-kanan/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/24/asma-wa-sifat/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/20/hindari-kekufuran-itigod/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/tanpa-tempat/ 


Wassalam. 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0567. Ahlul bid'ah 


Sebaiknya jangan menuduh saudara muslim lainnya sebagai ahlul bid'ah apalagi tidak paham 
dengan apa yang dimaksud dengan bid'ah. 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/definisi-bidah/ 
telah kami uraikan bahwa 


Definisi bid'ah yang berlaku sejak Nabi Adam a.s sampai sekarang dan sampai akhir zaman 
adalah 


Perkara baru diluar apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6210 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Secara umum bid'ah atau perkara baru atau perkara diluar apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya ada dua kategori yakni bid'ah dlolalah dan bid'ah hasanah (mahmudah) 


Bid'ah dlolalah adalah perkara baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya 

Bid'ah hasanah adalah perkara baru yang tidak bertentangan dengan apa yang telah 
ditetapkanNya atau diwajibkanNya. 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)" 


Bahkan al- Imam Nawawi membaginya dalam 5 status hukum. 
dolan ing Sg day yg Ap gehna g Raelo alus Bana £ Ad of 


“Sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi 5 macam : bid'ah yang wajib, mandzubah (sunnah), 
muharramah (bid'ah yang haram), makruhah (bid'ah yang makruh), dan mubahah (mubah)” ISyarh 
An-Nawawi 'alaa Shahih Muslim, Juz 7, hal 1051 


Mereka bertanya kalau perkara bid'ah secara umum terbagi dalam dua macam perkara 
sebagaimana yang telah kami sampaikan lalu apa sebenarnya makna “kullu bid'atin dlolalah” 


"Kullu" pada hadits tersebut bukan arti sebagaimana yang diketahui oleh orang awam yakni 
“seluruhnya” namun artinya adalah “pada umumnya” atau “kebanyakan”. Hal ini bisa dijelaskan 
dengan alat bahasa nahwu dan shorof. 


“Kullu bid'atin dlolalah” maknanya “pada umumnya atau kebanyakan bid'ah adalah dlolalah atau 
kesesatan. Hadits tersebut merupakan hadits yang bersifat umum kemudian dijelaskan pada 
hadits-hadits yang lain seperti 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini 
yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak. Diriwayatkan pula oleh 'Abdullah bin Ja'far 
Al Makhramiy dan "Abdul Wahid bin Abu 'Aun dari Sa'ad bin Ibrahim. (HR Bukhari 2499) Link: 
http://www.indoguran.com/index.php?surano-35&ayatno-7 &action-display&optionzcom bukhari 


Bid'ah dlolalah adalah perkara baru dalam “Urusan kami" atau di hadits lain “dalam agama” atau 
perkara syariat yakni perkara yang ditetapkanNya atau diwajibkanNya. 


Perkara yang ditetapkanNya atau diwajibkanNya adalah perkara yang wajib dikerjakan dan 
perkara yang wajib ditinggalkan atau perkara kewajiban, batas/larangan dan pengharaman 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan beberapa batas/ 
larangan, maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan 
kamu pertengkarkan dia: dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya 
kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, 
dihasankan oleh an-Nawawi). 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6211 | 


bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: “Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Bagian akhir hadits di atas menyampaikan bahwa “sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya” serta telah sempurna atau telah selesai segala perkara yang 
ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau telah selesai segala perkara yang wajib dijalankan 
manusia dan wajib dijauhi manusia ketika Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
di utus. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu” (@S Al Maaidah (5J:3 ) 


Jadi kita tidak boleh membuat perkara baru atau mengada-ada dalam perkara yang merupakan 
hak Allah ta'ala untuk menetapkanNya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman. 


Contoh Rasulullah menghindari perkara baru dalam kewajiban 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam itu ditetapkan sebagai kewajiban atas 
kalian.” (HR Bukhari 687) Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano10&ayatno-120&action-display&option-com. bukhari 

Begitu juga dengan yang terjadi pada kaum nasrani sebagai yang diriwayatkan berikut, 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang—orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah (9 : 31) 


, kemudian ia berkata: “Ya Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor 
dan pendeta itu". 


Maka jawab Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Jadi perkara baru diluar apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau mengada-ada 
yang tidak diwajibkan menjadi diwajibkan atau sebaliknya , yang halal menjadi haram atau 
sebaliknya, yang tidak dilarang menjadi dilarang atau sebaliknya maka itu adalah dlolalah atau 
kesesatan karena itu adalah penyembahan diantara yang menetapkan dan yang mengikuti 
perkara baru tersebut. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07103/bentuk-penyembahan/ 


Penyembahan kepada selain Allah ta'ala adalah kesyirikan yang merupakan dosa yang tidak 
diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6212 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oleh karenanya dapatlah kita memahami perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
berikut 


Le le UI mn 1 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Jadi kita tidak boleh sembarangan menuduh saudara muslim yang lain sebagai ahli bid'ah karena 
bid'ah dlolalah adalah termasuk kesyirikan artinya sama saja kita mengatakan kepada saudara 
muslim yang lain sebagai “kamu kafir”. 


Kita paham jika yang dituduh tidak melakukan kesyirikan maka tuduhan itu akan kembali pada 
yang mengucapkan (yang menuduh) 


Hadits riwayat Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar: 


aan 2... 9. 


“Barangsiapa yang berkata pada saudaranya 'hai kafir' kata-kata itu akan kembali pada salah satu 
diantara keduanya. Jika tidak (artinya yang dituduh tidak demikian) maka kata itu kembali pada 
yang mengucapkan (yang menuduh)”. 


Hadits riwayat At-Thabrani dalam Al-Kabir ada sebuah hadits dari Abdullah bin Umar dengan 
isnad yang baik bahwa Rasulallah shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan: 

JA PLAN Apn Val Ba sei an GUA IR) Ja 5 TS 
“Tahanlah diri kalian (jangan menyerang) orang ahli 'Laa ilaaha illallah (yakni orang Muslim). 


Janganlah kalian mengkafirkan mereka karena suatu dosa”. Dalam riwayat lain dikatakan : 
“Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari Islam karena suatu amal ( perbuatan)”. 


Hadits riwayat Bukhori, Muslim dari Abu Dzarr ra. telah mendengar Rasulallah shallallahu alaihi 
wasallam. bersabda: 


Soeedl ol nya Jb ) sis ai A ae JB ASI Seng les ta Dah ui A dm — SI 33 ai 53 

en) 

“Siapa yang memanggil seorang dengan kalimat “Hai Kafir, atau 'musuh Allah, padahal yang 
dikatakan itu tidak demikian, maka akan kembali pada dirinya sendiri”. 

Hadits riwayat Bukhori dan Muslim dari Itban bin Malik ra berkata: 

2 BU Gl OUE gelihan Len Ka AB JPU oU 3 Ai edi petai Jeda aus SU) SNL gal OP ye) 

ang AMS 06 BF BUG JAN 2 on BNIB dag Yg DI oa Y ita WN 2) JW Kets 

Celena 3 Sob lg) AI An) Wi Gay AMIN 2 JB aya JI Te ap Aa DN DI) AS WI, 

“Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiri sholat dan bertanya: Dimanakah Malik bin Adduch- 

syum? Lalu dijawab oleh seorang: Itu munafig, tidak suka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi 

shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jangan berkata demikian, tidakkah kau tahu bahwa ia telah 


mengucapkan 'Lailahailallah dengan ikhlas karena Allah. Dan Allah telah mengharamkan api 
neraka atas orang yang mengucapkan Laa Ilaaha illallah dengan ikhlas karena Allah”. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6213 


0568. Kitab-kitab yang perlu pemahaman lebih lanjut 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


Mereka sering menyampaikan dalil dari Al Guran dan Hadits namun mereka salah paham. 
Kesalahpahaman-kesalahpahaman mereka menimbulkan sikap radikalisme sebagaimana yang 
telah disampaikan oleh KH Said Agil Siradj dengan istilah puritanisme radikal. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/11/puritan-radikalisme/ telah 
diuraikan bahwa gerakan puritanisme radikal adalah gerakan yang semula diniatkan untuk tajdid 


dan tashfiyah (pembaharuan dan pemurnian) pemahaman dan ibadah namun pada kenyataannya 
telah melampaui batas (ghuluw/ekstrem) dan memunculkan tindakan radikalisme karena 
pemahaman mereka menyelisihi pemahaman jumhur ulama. 


Sikap radikalisme atau ghuluw (melampaui batas) dapat dalam berbagai bentuk termasuk 
mensesatkan atau mengkafirkan saudara muslim sendiri. 


Begitupula dengan mereka yang serampangan menuduh saudara muslim lainnya sebagai ahlul 
bid'ah sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/ahlul-bidah/ Padahal mereka tidak paham apa yang 
dimaksud dengan bid'ah. Definisi bid'ah telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/definisi-bidah/ 


Sikap radikalisme yang paling berbahaya adalah apa yang terjadi dengan kasus bom bunuh diri 
seperti di Solo, Cirebon dll. Kesalahapahaman-kesalahpahaman mereka boleh jadi karena mereka 
telah diindoktrinisasi oleh ulama-ulama mereka bahwa apa yang disampaikan oleh ulama-ulama 
mereka adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Memang ulama-ulama mereka membaca Al Gur'an, tafsir bil ma'tsur, kitab hadits shohih, sunan. 
musnad. Ulama-ulama mereka melakukan upaya penterjemahan, pentafsiran dan pemahaman 
terhadap kitab-kitab tersebut lalu mereka pun berjtihad dengan pendapat mereka. Apa yang 
mereka katakan tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu 
mereka sendiri. Sumbernya memang Guran dan Sunnah, tapi apa yang ulama-ulama mereka 
sampaikan semata-mata lahir dari kepala mereka sendiri. 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama-ulama mereka mengatakan bahwa apa yang 
mereka pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Jika apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh 
tentu tidaklah masalah namun ketika apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan tidak sesuai 
dengan pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah 
terhadap para Salafush Sholeh. 


Imam Sayyidina Ali ra menyatakan sebagai “kalimatu hagin urida bihil batil” (perkataan / sumber 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6214 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang benar namun pemahaman atau maknanya yang salah)" 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 
atas perbuatanmu itu .” (AS Al Hujurat (491:6 ) 


Fasik sama juga dengan khawarij yakni mereka yang tidak paham atau mereka yang 
pemahamannya telah keluar dari pemahaman jumhur ulama atau as-sawaad al-a'zhom. Tentang 
jumhur ulama telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/09/ 


serahkan-kepada-ahlinya/ 


Rasulullah bersabda yang artinya : “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada 
kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah kelompok 
mayoritas (as-sawad al a'zham).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu 
Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Kitab-kitab tafsir bil ma'tsur, kitab hadits shohih, sunan. musnad adalah kitab-kitab yang perlu 
dipahami atau ditafsir lebih lanjut. Betul di dalam kitab-kitab tersebut ada perkataan/lafaz Salaf 
yang Sholeh namun perkataan/lafaz Salaf yang Sholeh tersebut harus kita pahami lebih lanjut 
dengan menggunakan alat-alat bahasa seperti nahwu , shorof, balaghoh, makna majaz dll. Sedikit 
uraian tentang makna  majaz telah diuraikan dalam tulisan pada  http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/2011/06/23/makna-majaz/ 


Dalam memahami kitab-kitab tafsir bil ma'tsur, kitab hadits shohih, sunan. musnad Sebaiknya kita 
tidak bersandarkan hanya pada terjemahannya saja atau memandang dari sudut bahasa (lughat) 
dan istilah (terminologis) saja. Contoh berikut yang memahami Al Guran dengan terjemahannya 
saja 


Kekek keke 


awal kutipan 
Sebenarnya, tanda hitam di kening / jidad seseorang itu merupakan salah satu kabar dari Allah 
subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut bahwa sujudnya insya Allah diterima oleh-Nya. 
Sebagaimana firman-Nya yang artinya: 


" Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan 
sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka 
dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, 
yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat 
lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya: tanaman itu menyenangkan hati 
penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan 
kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar". IAS. 48:29| 


“akhir kutipan” 


Wajar jika ada yang berbekas di wajahnya karena sujud namun bukan itu makna dari firman Allah 
ta'ala yang artinya "Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6215 | 


tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud" (AS Al Fath (481:29) 


Para ahli tafsir umumnya menyampaikan pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian 
hati mereka. Kalau dikaji lebih dalam lagi maka terkait dengan firman Allah ta'ala yang artinya 
"Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar' (AS al Ankabut (29/:45). 


"Tampak pada wajah mereka" atau "tampak pada diri mereka" akhlak yang baik 


Kata wajah, dalam Bahasa Arab biasa digunakan merujuk kepada wajah yang dikenal secara 
denotatif, dan kadang juga digunakan oleh Bangsa Arab merujuk diri seseorang, artinya mereka 
menggunakan ungkapan “wajah” untuk menyebut “diri seseorang”, maksudnya adalah dirinya, 
secara majaz. 


Kata “wajah”, orang Arab biasa menggunakannya secara majaz untuk mengungkapkan sosok 
seseorang demi memuliakannya. Maka mereka berkata: “jaa'a wajhul goumi" telah datang wajah 
kaum. 


Contoh lain, ketika seseorang hanya berbekal tafsir bil ma'tsur seperti tafsir Ath Thabari misalkan 
dalam penafsiran firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka 
telah mengusir kamu: dan fitnah” (AS Al Bagarah f2/:191) dalam kitab tafsir tersebut akan dapat 
kita temukan kutipan-kutipan perkataan Salaf yang Sholeh yang terkait dengan ayat tersebut yang 
lafaznya hampir sama dengan (AS Al Bagarah (2:191) namun bukan penjelasan atau 
pemahaman Salaf yang sholeh. Dengan berbekal hanya tafsir tersebut dapat menimbulkan sikap 
radikal sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri. 


Jelaslah bahwa kitab-kitab tafsir bil ma'tsur, kitab hadits shohih, sunan. musnad adalah kitab-kitab 
yang perlu dipahami atau ditafsir lebih lanjut. 


Begitupula dengan kitab Al Umm bukanlah “mazhab baru” dari Imam Syafi'i. Kitab Al Umm, kitab 
yang disusun bersama murid Imam Syafi'i adalah kitab induk atau kitab sumber atau kumpulan 
"bahan mentah" yang diklasifikasi berdasarkan permasalahan figih sedangkan pemahaman atau 
penjelasan atau ijtihad dan istinbath Imam Syafi'i terurai dalam kitab figih. 


Kitab tafsir bil ma'tsur, al-ma'tsur berasal dari akar kata atsara yang berarti mengutip. Jadi 
hakikatnya tafsir bil ma'tsur adalah tafsir Al Guran dengan kutipan yang terkait, baik dari 
perkataan Rasulullah , para Sahabat maupun perkataan Tabi'in yang harus juga kita pahami lebih 
lanjut. Setiap upaya penterjemahan, pentafsiran dan pemahaman bisa benar bisa pula salah. 


Berbeda dengan tafsir bir ra'yi khususnya tafsir mahmud adalah suatu penafsiran yang sesuai 
dengan kehendak syari'at atau penafsiran oleh orang yang menguasai aturan syari'at atau mereka 
yang berkompetensi dan menjelaskannya sehingga mudah untuk memahaminya. 


Begitu juga dengan tafsir isyari (tafsir yang memperhatikan makna batin atau isyarat-isyarat yang 
tersembunyi) dan tafsir bil izdiwaji ( campuran antara tafsir bil ma'tsur dengan tafsir bir ra'yi) lebih 
mudah kita memahaminya karena bersifat penjelasan atau pemahaman (ijtihad) yang dilakukan 
oleh ahli tafsir. 


Lebih mudah kita memahami pentafsiran atau pemahaman yang dilakukan oleh yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6216 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berkompetensi atau yang dilakukan oleh mereka yang mengambil pelajaran atau ulil albab dengan 
ciri utama sebagaimana yang disampaikan firman Allah ta'ala yang artinya “Yyaitu) orang-orang 
yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah 
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 
neraka” (AS Ali Imran (81 : 191) 


Dalam firmanNya yang lain telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla yang artinya 


“Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)". (AS Al Bagarah 
(21:269 ) 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Ulil Albab adalah mereka yang menggunakan dalil agli atau akal galbu atau mereka yang 
menggunakan hati. Ulil Albab berasal dari lubb, galb atau hati. 


Dalam sebuah hadits gudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Telah Kucipta seorang malaikat di 
dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada shadr. Di dalam shadr itu ada 
galb. Di dalam galb itu ada fu aad. Di dalam fu'aad itu ada syagf. Di dalam syagf itu ada lubb. Di 
dalam lubb itu ada sirr. Dan di dalam sirr itu ada Aku.' 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia 
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” (AS An Nuur (241:35) 


“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun”. (AS An Nuur (241:40 ) 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (AS Az Zumar (39:22) 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (@S Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Oleh karenanya hindarilah sikap jumud, kaku dan menutup diri, tidak mau mengadakan perbaikan 
alias kalau berpendapat atau berpemahaman atas dasar pendapat atau pemahamannya sendiri 
atau kaumnya sendiri atau menuhankan pendapat (kaum) sendiri (istibdad bir ro'yi) atau sikap 
fanatik dengan pendapat (kaum) sendiri (ta'assub) karena bisa jadi Allah ta'ala hendak 
mengkaruniakan pemahaman melalui orang lain atau melalui kaum lain atau bahkan perantaraan 
wali Allah atau kekasih Allah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6217 


dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)". (AS Al Bagarah (21:269 ) 


Allah Azza wa Jalla dapat menggunakan perantaaraan dengan apa yang dikehendakinya untuk 
memberikan pertolongan atau petunjuk kepada hambaNya sebagaimana yang telah kami uraikan 


dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya/ dan dalam 
tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/11/tawassul-dan-tabarruk/ 


Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0572. Definisi Bid'ah 


Sebuah kesalahpahaman yang terjadi selama ini dan berlarut-larut adalah kesalahpahaman 
tentang bid'ah. Kesalahpahaman inilah yang membuat segelintir muslim menghujat saaudara 
muslimnya sendiri dengan hujatan sebagai "ahlul bid'ah". Kesalahpahaman yang membuat 
mereka berlepas diri dan memutuskan tali silaturahmi dengan mereka yang telah jelas-jelas 
bersyahadat alias saudara muslim sendiri. Salah satu ciri-ciri mereka adalah setiap datang bulan 
Rabiul awal tidak lagi bergembira menyambutnya atau mereka tidak mau memperingati bulan 
kelahiran Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 


Definisi bid'ah yang berlaku sejak Nabi Adam a.s sampai sekarang dan sampai akhir zaman 
adalah : 


Perkara baru diluar apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya 


Perkara yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya adalah perkara yang wajib dijalani dan 
wajib dijauhi atau perkara syariat (syarat) atau disebut sebagai "urusan kami" atau disebut dengan 
agama atau disebut amal ketaatan 


Amal ketaatan adalah ibadah yang terkait dengan menjalankan kewajibanNya (perkara 
kewajiban) dan menjauhi laranganNya (perkara larangan dan pengharaman). 


Amal ketaatan adalah perkara mau tidak mau harus kita jalankan atau kita taati. 


Amal ketaatan jika tidak dijalankan atau tidak ditaati akan mendapatkan akibat/ganjaran, 
ganjaran baik (pahala) maupun ganjaran buruk (dosa). 


Amal ketaatan adalah bukti ketaatan atau “bukti cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya. 


Orang yang menjalankan amal ketaatan atau “bukti cinta” adalah disebut orang beriman 
(mukmin) 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (AS Ali Imron (81:31 ) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (AS Ali Imron (81:32 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6218 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (AS Al 
Anfaal (81:1 ) 


Amal ketaatan adalah apa yang ditetapkanNya yakni perkara kewajiban, batas/larangan dan 
pengharaman 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan beberapa batas/ 
larangan, maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan 
kamu pertengkarkan dia: dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya 
kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, 
dihasankan oleh an-Nawawi). 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Bagian akhir hadits di atas menyampaikan bahwa "sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya" serta telah sempurna atau telah selesai segala perkara yang 
ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau telah selesai segala perkara yang wajib dijalankan 
manusia dan wajib dijauhi manusia ketika Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
di utus. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu” (AS Al Maaidah (5J:3 ) 


Secara umum bid'ah atau perkara baru atau perkara diluar apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya ada dua kategori yakni bid'ah dlolalah dan bid'ah hasanah (mahmudah) 

Bid'ah dlolalah adalah perkara baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya 

Bid'ah hasanah adalah perkara baru yang tidak bertentangan dengan apa yang telah 
ditetapkanNya atau diwajibkanNya. 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)” 


Bahkan al- Imam Nawawi membaginya dalam 5 status hukum. 
dolan ing Sg hny Ao gehna g Raelo alus Bai £ Ad of 
“Sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi 5 macam : bid'ah yang wajib, mandzubah (sunnah), 


muharramah (bid'ah yang haram), makruhah (bid'ah yang makruh), dan mubahah (mubah)” ISyarh 
An-Nawawi 'alaa Shahih Muslim, Juz 7, hal 1051 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6219 | 


Contoh sederhana bid'ah hasanah (mahmudah) adalah peringatan Maulid Nabi. 


Peringatan Maulid Nabi adalah perbuatan yang tidak diwajibkanNya namun tidak bertentangan 
dengan apa yang telah diwajibkanNya maka termasuk amal kebaikan 
Amal kebaikan adalah segala perkara diluar apa yang telah diwajibkanNya yang tidak 
bertentangan dengan apa yang telah diwajibkanNya 
Amal kebaikan adalah ibadah diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan Al Guran 
dan Hadits. 
Amal kebaikan adalah perkara yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri untuk meraih 
kecintaan atau keridhoan Allah Azza wa Jalla. 
Amal kebaikan adalah ibadah yang jika dilakukan dapat pahala dan tidak dilakukan tidak 
berdosa. 
Amal kebaikan adalah “ungkapan cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 
Amal kebaikan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 


Orang yang beriman (mukmin) dan menjalankan amal kebaikan atau mereka yang 
mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan RasulNya adalah disebut 
muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : "Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung" (AS Lukman (811:2-5) 


Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia 
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” (AS An Nuur (241:35) 

“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun”. (AS An Nuur (241:40 ) 

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." (AS Az Zumar (39|:22) 

Muslim yang beriman (mukmin) dan berbuat amal kebaikan (muhsin/muhsinin) atau sholihin 
adalah mereka yang termasuk manusia disisiNya. Mereka yang telah dikarunia ni'mat oleh Allah 
Azza wa Jalla. Mereka yang terbukti tetap istiyomah pada jalan yang lurus 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus” (AS Al Fatihah (1J:6 ) 

” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 
“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, para syuhada, 
dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (MJ: 69 ) 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amal kebaikan (amal sholeh) sangat 
luas sekali. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6220 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari Abu Dzar r.a. berkata, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya telah 
pergi membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya.” 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan untukmu 
sesuatu yang dapat disedekahkan? Yaitu, setiap kali tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah 
sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang 
kemungkaran adalah sedekah, dan hubungan intim kalian (dengan isteri) adalah sedekah.” Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan 
syahwatnya dan dia mendapatkan pahala?” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, 
“Bagaimana pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah ia 
berdosa? Demikian juga jika melampiaskannya pada yang halal, maka ia mendapatkan 
pahala.” (HR. Muslim 1674) 


Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-13&ayatno-50&action-display&option-com muslim 

Al-Guran dan Hadits pada hakikatnya memuat amal ketaatan atau ketetapan yang menjadi hak 
Allah Azza wa Jalla yakni ketetapan berupa kewajiban dan larangan (batas/larangan dan 
pengharaman). 


Dalam Al-Guran dan Hadits memang disebutkan beberapa contoh amal kebaikan (amal sholeh) 
namun tidak seluruh amal kebaikan (amal sholeh) yang akan dikerjakan manusia sejak Nabi Adam 
a.s sampai kiamat nanti diuraikan dalam Al-@uran maupun Hadits. Kalau diuraikan seluruhnya 
akan membutuhkan lembaran Al-@uran maupun Hadits yang luar biasa banyaknya. 


Amal kebaikan tidak harus atau tidak selalu terkait dengan apakah telah dicontohkan/dilakukan 
atau tidak dicontohkan/dilakukan oleh Rasulullah atau Salafush Sholeh. Amal kebaikan sejak Nabi 
Adam a.s sampai akhir zaman tetap perkara baik selama tidak bertentangan dengan apa yang 
telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau tidak bertentangan dengan amal ketaatan. 


Kaidah “LAW KAANA KHOIRON LASABAAUNA ILAIHI” (Seandainya hal itu baik, tentu mereka, 

para sahabat akan mendahului kita dalam melakukannya) tidak berlandaskan Al Gur'an dan 

Hadits. Kesalahpahaman kaidah ini telah kami uraikan dalam tulisan pada : 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/08/lau-kaana-khoiron/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/04/apa-kaitannya/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/04/20/jika-itu-baik/ 

Segala amal kebaikan atau amal sholeh atau amalan sunnah adalah yang dimaksud dengan 

dzikrullah. 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrulah.” 


Amal kebaikan adalah segala sikap dan perbuatan yang dilakukan bukan di wajibkanNya namun 
atas kesadaran sendiri karena Allah ta'ala semata atau karena mengingat Allah atau wujud dari 
kecintaan hamba kepada Allah ta'ala dan Allah ta'ala pun mencintai hambaNya maka jadilah 
kekasih Allah atau wali Allah dengan berbagai tingkat kedekatan atau tingkat kewalian 
sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6221 | 


Tujuan amal kebaikan adalah untuk mendekatkan diri kita atau memperjalankan diri kita agar 
sampai (wushul) kepada Allah ta'ala. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/perjalankanlah-diri-kita/ 


Dalam sebuah haditas @udsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: 
Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amalan kebaikan (amalan sunnah), maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah mencintainya, maka 
Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan 
untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya 
untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada-KU, 
pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi pelakunya 
sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia 
(khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. (HR 
Muslim 6021) Link: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-61&ayatno-89&action-display&optionzcom bukhari 

Boleh jadi mereka yang membenci peringatan Maulid Nabi atau mereka yang men-syirik-kan 
sholawat nariyah, sholawat badar, gashidah burdah, maulid barzanji adalah mereka yang terkena 
ghazwul fikri atau terkena upaya adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan 
sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/1 1/puritan-radikalisme/ 

Firman Allah yang artinya : “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik” (Al Maaidah: 82) 


Untuk itulah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik yakni kaum Zionis Yahudi terus melakukan 
upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) agar umat muslim pada umumnya tidak 
memperjalankan dirinya untuk sampai (wushul) kepada Allah ta'ala atau tidak tahu bagaimana 
yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. 


Kaum Zionis Yahudi sangat takut kepada umat Islam yang jika berdoa kepada Allah ta'ala dan 
pasti dikabulkanNya. Inilah adalah hakikat dari doa adalah senjata kaum mukmin. 


Namun yang harus kita ingat bahwa kita tetap harus berlaku adil kepada mereka atau kepada 
kaum non muslim atau kaum kafir. Pada hakikatnya mereka menjadi seperti itu adalah kehendak 
Allah Azza wa Jalla juga. Perlakukan dengan baik sebagaimana perlakuan kita kepada ciptaanNya 
yang lain selama mereka berlaku baik kepada kita. 


Islam mengajarkan damai dan berbuat baik bukan hanya terhadap manusia, akan tetapi sampai 
terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bukankah dalam hadist Nabi shallallahu alaihi wasallam 
telah diriwayatkan bahwa seorang wanita masuk neraka karena telah menganiyaya seekor 
kucing? Begitu pula seorang pelacur masuk sorga karena telah memberi minum seekor anjing 
yang kehausan?. 


Rahmat Islam rupanya benar-benar lil “alamin (bagi semesta alam). Tidak hanya manusia, tetapi 
hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup, semua memperoleh rahmat Islam. 


Ibnu Abbas ra. meriwayatkan, ada seorang lelaki yang merebahkan kambingnya sementara dia 
masih menajamkan pisaunya. Lalu Rasulullah bersabda, “Apakah engkau ingin membunuh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6222 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kambing itu dua kali? Jangan lakukan itu. Tajamkan pisaumu sebelum kamu merebahkan 
kambingmu.” 


Ibnu Sirin juga meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah melihat seseorang sedang 
menyeret kaki kambing untuk disembelih. Beliau marah dan menegur orang tersebut., “Jangan 
lakukan itu! Giringlah hewan itu menuju kematiannya dengan baik.” (HR Imam Nasai) 


Allah Azza wa Jalla akan memasukan muslim yang beriman (mukmin) dan beramal kebaikan / 
beramal sholeh (muhsin/muhsinin/sholihin) kedalam jannah dan Allah Azza wa Jalla 
mengibaratkan orang-orang kafir bagaikan binatang dan memasukkan mereka kedalam 
jahannam. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : "Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang 
mu'min dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan 
orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. 
Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka." (AS Muhammad (471:12 ) 


Masihkan kita menjadikan "binatang" sebagai "teman kepercayaan", sebagai pelindung, sebagai 
penasehat atau bahkan sebagai pemimpin dunia ? 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak 
henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan 
kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka 
adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya” , (Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (Ali Imran, 119) 


Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 

0582. Sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring 

Mereka menguji definisi bid'ah yang telah kami sampaikan dengan bertanya, “sholat shubuh 4 
rakaat bidah hasanah atau bidah dholalah” 


Sebagaimana — yang telah kami sampaikan dalam tulisan pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/definisi-bidah/ 


Definisi bid'ah yang berlaku sejak Nabi Adam a.s sampai sekarang dan sampai akhir zaman 
adalah 


Perkara baru diluar apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya 


Bid'ah dlolalah adalah perkara baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya 


Bid'ah hasanah adalah perkara baru yang tidak bertentangan dengan apa yang telah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6223 


ditetapkanNya atau diwajibkanNya. 


Setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla maka 
perkara yang ditetapkanNya atau diwajibkanNya terurai dalam Al Aur'an dan Sunnah Rasul 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)” 


Berdasarkan apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya maka kita ketahui bahwa sholat 
subuh adalah 2 raka'at 


Sholat subuh jika dilaksanakan 4 rakaat maka bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya 
atau diwajibkanNya artinya termasuk bid'ah dlolalah. 


Kemudian mereka bertanya, “adakah dari al @uran dan hadist yang menyatakan kalau kita sholat 
subuh 4 rakaat dilarang ? Niat saya baik ingin banyak beribadah kepada Allah dan saya merasa 2 
rakaat sholat subuh terasa kurang, dikarenakan kita dianjurkan memperbanyaak ruku dan sujud 
bukankah itu menunjukkan bahwa kita dianjurkan memperbanyak rakaat sholat?” 


Memang tidak ada larangan yang dapat diterjemahkan secara harfiah seperti "Janganlah sholat 
subuh 4 rakaat" Namun Rasulullah menyatakan larangannya dengan "Sholatlah sebagaimana 
kalian melihat aku melakukan shalat" 


Lalu ada pula mereka yang mempermasalahkan pernyataan kami bahwa peringatan Maulid 
sebagai amal kebaikan 


Amal kebaikan adalah segala perkara diluar apa yang telah diwajibkanNya yang tidak 
bertentangan dengan apa yang telah diwajibkanNya 


Amal kebaikan adalah ibadah diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an 
dan Hadits. 


Amal kebaikan adalah perkara yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri untuk meraih 
kecintaan atau keridhoan Allah Azza wa Jalla. 


Amal kebaikan adalah ibadah yang jika dilakukan dapat pahala dan tidak dilakukan tidak 
berdosa. 


Amal kebaikan adalah “ungkapan cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 
Amal kebaikan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 


Orang yang beriman (mukmin) dan menjalankan amal kebaikan atau mereka yang 
mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan RasulNya adalah disebut 
muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (31):2-5) 


Peringatan Maulid yang umumnya dilaksanakan mayoritas kaum muslim adalah pembacaan Al 
Guran dan Sholawat serta diikuti ceramah agama seputar kehidupan Rasulullah dan apa yang 
dapat diteladani atau diimplementasikan dari kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6224 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masa kini. 


Kalau kita mempergunakan akal galbu (hati / lubb) sebagaimana ulil albab maka kita dapat 
mengetahui bahwa Peringatan Maulid sebagaimana yang umumnya dilaksanakan mayoritas kaum 
muslim adalah amal kebaikan karena tidak ada yang bertentangan dengan apa yang 
diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) atau tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan 
Hadits. 


Kemudian seperti biasanya mereka menyampaikan bahwa kaum muslim yang memperingati 
Maulid Nabi berarti telah mengikuti Daulah Fatimiyyun yang pertama kali memunculkan perayaan 
maulid. Pernyaatan tersebut sama dengan kaum muslim yang memperingati maulid Nabi adalah 
perbuatan menyerupai kaum Nasrani yang memperingati hari kelahiran Yesus. 


Kaum Nasrani mereka sesat bukan karena memperingati hari kelahiran Yesus namun mereka 
sesat karena mereka berkeyakinan bahwa Yesus adalah putera Tuhan. 


Kita boleh memperingati atau mengingat masa lampau untuk bekal hari esok, bahkan hal ini 
adalah anjuran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firmanNya yang artinya 


“Wal tandhur nafsun ma gaddamat li ghad” 
“Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu” (AS al Hasyr (59J : 18 ) 


Kita mengingat tanggal kelahiran kita dan kejadian-kejadian di waktu lampau untuk bekal kita 
mengisi biodata, riwayat hidup. Kita mengingat apa yang telah disampaikan orang tua, ulama kita 
dahulu untuk bekal menjalankan kehidupan kita hari ini dan esok. Kita memperingati Maulid Nabi 
dan perjalanan hidupnya sebagai bekal kita meneladani dan mengimplementasikannya dalam 
kehidupan kita hari ini dan esok 


Lalu mereka berkata, “tunjukkanlah satu dalil saja dari Al @u'ran dan Hadits yang memerintahkan 
kita melakukan peringatan Maulid atau Mengapakah kita harus memperingati Maulid Nabi 
sedangkan Rasulullah dan apra Sahabat tidak pernah melakukannya” 


Kalau ada dalil dari Al @uran dan Hadits atau Rasulullah pernah melakukanya maka peringatan 
Maulid bukanlah perkara baru. 


Pada dasarnya amal kebaikan atau segala perkara diluar yang telah diwajibkanNya, hukum 
dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya demikan pula dengan amal ketaatan 
atau segala perkara yang telah diwajibkanNya (wajib dijalani dan wajib dijauhi), hukum dasarnya 
terlarang selama tidak ada dalil yang memerintahkannya. 


Dengan berpatokan bahwa bid'ah hasanah adalah perkara baru yang tidak bertentangan dengan 
apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau perkara baru yang tidak bertentangan 
dengan kitab al @uran atau sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat maka kita tidak bingung 
jika menghadapi perkara baru seperti contohnya kita boleh beraktivitas dengan jejaring sosial 
Facebook selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan kitab al @uran atau sunnah Rasul 
atau ijma' atau ucapan sahabat. Contoh yang bertentangan adalah menyengaja melihat atau 
mengakses situs porno. 


Jadi segala sikap dan perbuatan kita yang akan dilakukan tanpa kecuali harus ditimbang terlebih 
dahulu dengan apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau petunjukNya. 


Cara mudah dan cepat untuk menimbangnya dengan petunjukNya adalah menggunakan akal 
galbu ( hati / lubb) sebagaimana ulil albab 


Setiap jiwa manusia telah diilhamkan pilihan yang benar (hag) dan yang buruk (bathil) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6225 | 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua 
jalan" (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad (90J:10 ). “maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 
(jalan) kefasikan dan ketakwaannya'". (AS As Syams (911:8 ) 


Hati tidak pernah berdusta 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Fu'aad (hati) tidak pernah mendustai apa-apa yang 
dilihatnya" (AS An Najm (53:11). 


Barang siapa yang dapat menggunakan akal galbu (hati / lubb) sebagaimana ulil albab yakni 
mereka yang selalu menimbang dengan hati (fu'aad) setiap sikap dan perbuatan yang akan 
dilakukan maka mereka termasuk orang yang selalu mengingat Allah (dzikrullah). Mereka yang 
mengingat Allah (dzikrullah) sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Inilah yang 
dimaksud dengan firman Allah ta'ala yang artinya 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (@S Ali Imran (3| : 191) 


Mereka yang tidak dapat menggunakan hatinya untuk memahami petunjukNya atau tidak dapat 
menimbang mana yang baik dan mana yang buruk atau mereka yang hatinya terhalang dari 
cahayaNya atau mereka yang buta mata hatinya adalah karena dosa yang telah diperbuat. 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada 
hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang 
dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, 
niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS 
Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Jadi bagi mereka yang tidak dapat memutuskan apakah peringatan Maulid Nabi adalah perkara 
baik atau perkara buruk, boleh jadi mereka belum dapat menggunakan Akal Galbu (hati / lubb) 
sebagaimana ulil albab atau dengan kata lain mereka buta mata hatinya. 


Kemungkinan semua ini terjadi adalah akibat pengaruh indoktrinisasi yang dilakukan oleh ulama- 
ulama mereka selama ini. 


Hal ini sama dengan yang terjadi pada pelaku bom bunuh diri di Solo, Cirebon dan lainnya. 
Mereka kemungkinan besar akibat diindoktrinisasi oleh ulama mereka sehingga mereka tidak 
dapat menggunakan Akal Galbu (hati / lubb) sebagaimana ulil albab. Mereka tidak dapat lagi 
membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. 


Semua itu disebabkan mereka taglid kepada ulama mereka. Mereka fanatik dengan pendapat / 
pemahaman ulama mereka (ta'assub) dan mereka pada akhirnya menuhankan pendapat / 
pemahaman ulama mereka sendiri (istibdad bir ro'i) 


Kami menyampaikan tulisan ini dengan dorongan rasa saling mencintai kepada sesama muslim 
karena Allah ta'ala semata. Semoga mereka dapat memahami apa-apa yang telah kami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6226 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sampaikan selama ini . 
Semoga kita semua tidak termasuk mereka yang menyesal di akhirat kelak. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (2): 167) 


Ingatlah bahwa barang siapa mengada-ada yang tidak diwajibkan menjadi diwajibkan atau 
sebaliknya , yang halal menjadi haram atau sebaliknya, yang tidak dilarang menjadi dilarang atau 
sebaliknya maka itu adalah bid'ah dlolalah atau kesesatan dan bertempat di neraka karena itu 
adalah penyembahan diantara yang menetapkan dan yang mengikuti perkara baru tersebut. Hal 
ini telah diuraikan dalam tulisan pada : 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/03/bentuk-penyembahan/ 

'Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang—orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu". 


Maka jawab Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Rasulullah pun takut jika dianggap sholat malam yang diikuti menjadi suatu kewajiban (jika 
ditinggalkan berdosa) sebagaimana yang disampaikan, “Pada pagi harinya orang-orang 
mempertanyakannya, lalu beliau bersabda: “Aku khawatir bila shalat malam itu ditetapkan sebagai 
kewajiban atas kalian.” (HR Bukhari 687) Matan hadits selengkapnya silahkan baca pada : 


http://www.indoguran.com/index.php? 

surano-10&ayatno-120&action-display&optionzcom bukhari 

Oleh karenanya selama kita berkeyakinan bahwa sholat tarawih selama bulan Ramadhan adalah 
amal kebaikan maka hal itu adalah bid'ah hasanah / mahmudah namun jika berkeyakinan bahwa 
sholat tarawih adalah kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa maka ini termasuk ke dalam bid'ah 
dlolalah karena kewajiban hanyalah apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan 
disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6227 ) 


0584. Sunnah hasanah segala sesuatu yang baru dalam 
kebaikan 


Mereka menyatakan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan adanya sunnah hasanah namun 
bukan bid'ah hasanah 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa dapat memberikan suri tauladan 
yang baik dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, 
maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya 
tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa memberikan 
suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang 
sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang 
mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun." (HR Muslim 4830). 


Link http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-48&ayatno-14&action-display&option-com muslim 

Barang siapa dapat memberikan suri tauladan atau contoh atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh 
orang lain sebelumnya atau perkara baru yang belum dilakukan oleh orang lain sebelumnya 
tergantung dari apa yang dicontohkannya, jika yang dicontohkan kebaikan maka yang 
mencontohkan akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang 
mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa 
mencontoh keburukan, lalu contoh tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan 
dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi 
dosa yang mereka peroleh sedikitpun 


Definisi kebaikan dan keburukan yang berlaku dari sejak Nabi Adam a.s sampai masa kini dan 
sampai akhir zaman nanti adalah, 


Kebaikan adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya 
atau diwajibkanNya 


Keburukan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya 


Setelah Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di utus oleh Allah 
Azza wa Jalla maka apa yang ditetapkanNya atau diwajibkanNya terurai dalam kitab Al @ur'an dan 
Sunnah Rasulullah. 


Oleh karenanya dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa bid'ah mahmudah (hasanah) 
sebagai "apa yang baru terjadi dari kebaikan" 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)” 


Perkara baru yang hasanah/mahmudah adalah perkara baru dalam amal kebaikan 
Perkara baru yang sesat/dholalah/tertolak adalah perkara baru dalam amal ketaatan 


Perkara yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya adalah perkara yang wajib dijalani dan 
wajib dijauhi atau perkara syariat (syarat) atau disebut sebagai “urusan kami” atau disebut dengan 
agama atau disebut amal ketaatan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6228 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Amal ketaatan adalah ibadah yang terkait dengan menjalankan kewajibanNya (perkara 
kewajiban) dan menjauhi laranganNya (perkara larangan dan pengharaman). 

Amal ketaatan adalah perkara mau tidak mau harus kita jalankan atau kita taati. 

Amal ketaatan jika tidak dijalankan atau tidak ditaati akan mendapatkan akibat/ganjaran, 
ganjaran baik (pahala) maupun ganjaran buruk (dosa). 

Amal ketaatan adalah bukti ketaatan atau “bukti cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya. 


Orang yang menjalankan amal ketaatan atau “bukti cinta” adalah disebut orang beriman 
(mukmin) 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan 
mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (AS Ali Imron 
(31:31) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (AS Ali Imron (81:32 ) 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (AS Al 
Anfaal (81:1 ) 


Amal ketaatan adalah apa yang ditetapkanNya yakni perkara kewajiban, batas/larangan dan 
pengharaman 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan beberapa batas/ 
larangan, maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan 
kamu pertengkarkan dia: dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya 
kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, 
dihasankan oleh an-Nawawi). 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Bagian akhir hadits di atas menyampaikan bahwa “sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya” serta telah sempurna atau telah selesai segala perkara yang 
ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau telah selesai segala perkara yang wajib dijalankan 
manusia dan wajib dijauhi manusia ketika Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
di utus. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu” (@S Al Maaidah (5J:3 ) 

Amal kebaikan adalah segala perkara diluar amal ketaatan atau segala perkara diluar 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6229 | 


apa yang telah diwajibkanNya yang tidak bertentangan dengan apa yang telah 
diwajibkanNya 

Amal kebaikan adalah ibadah diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan Al Guran 
dan Hadits. 

Amal kebaikan adalah perkara yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri untuk meraih 
kecintaan atau keridhoan Allah Azza wa Jalla. 

Amal kebaikan adalah ibadah yang jika dilakukan dapat pahala dan tidak dilakukan tidak 
berdosa. 

Amal kebaikan adalah “ungkapan cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 

Amal kebaikan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 


Orang yang beriman (mukmin) dan menjalankan amal kebaikan atau mereka yang 
mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan RasulNya adalah disebut 
muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Inilah ayat-ayat Al Gura'an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang 
tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (AS 
Lukman (81J:2-5) 

Jadi kita tidak boleh membuat perkara baru atau mengada-ada dalam perkara yang merupakan 
hak Allah ta'ala untuk menetapkanNya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman. 


Contoh Rasulullah menghindari perkara baru dalam kewajiban 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam itu ditetapkan sebagai kewajiban atas 
kalian.” (HR Bukhari 687). Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&option-com. bukhari 


Begitu juga dengan yang terjadi pada kaum nasrani sebagai yang diriwayatkan berikut, 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang—orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu". 


Maka jawab Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Jadi perkara baru dari apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau mengada-ada yang 
tidak diwajibkan menjadi diwajibkan atau sebaliknya , yang halal menjadi haram atau sebaliknya, 
yang tidak dilarang menjadi dilarang atau sebaliknya maka itu adalah dlolalah atau kesesatan 
karena itu adalah penyembahan diantara yang menetapkan dan yang mengikuti perkara baru 
tersebut. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/03/bentuk-penyembahan/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6230 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Penyembahan kepada selain Allah ta'ala adalah kesyirikan yang merupakan dosa yang tidak 
diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya dapatlah kita memahami perkataan 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut 


seng IS la sea 2 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Jadi kita tidak boleh sembarangan menuduh saudara muslim yang lain sebagai ahli bid'ah karena 
bid'ah dlolalah adalah termasuk kesyirikan artinya sama saja kita mengatakan kepada saudara 
muslim yang lain sebagai “kamu kafir”. 


Kita paham jika yang dituduh tidak melakukan kesyirikan maka tuduhan itu akan kembali pada 
yang mengucapkan (yang menuduh) 


Hadits riwayat Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar: 
et No JBS SS DE Cai Up 2 MEN G2 Ja JI JB, 


“Barangsiapa yang berkata pada saudaranya 'hai kafir' kata-kata itu akan kembali pada salah satu 
diantara keduanya. Jika tidak (artinya yang dituduh tidak demikian) maka kata itu kembali pada 
yang mengucapkan (yang menuduh)”. 


Boleh jadi mereka yang sering menghujat saudara muslim lainnya sebagai ahlul bid'ah pada 
akhirnya hujatannya kembali kepada mereka karena mereka mengada-ada atau membuat perkara 
baru dalam hal larangan. Mereka tidak menyadari telah mengada-ada dalam hal larangan karena 
kesalahpahaman mereka dalam memahami Al Guran dan Hadits. Merekalah yang dikatakan oleh 
Rasulullah sebagai mereka yang membaca Al Guran namun tidak melampaui tenggorokan dan 
mereka pun disebut oleh Rasulullah sebagai "orang-orang muda" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al @uran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


Tentang "orang-orang muda" telah kami jelaskan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/orang-orang-muda/ 

Hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadits yang disampaikan pada awal tulisan, 
dapat kita pahami begitu besarnya amal kebaikan yang akan diperoleh para pencipta atau 
penemu hal-hal yang baru. Mereka akan mendapatkan kebaikan (pahala) dari mereka yang 
menggunakan penemuannya. Namun bagi para penemu yang tidak bersyahadat (non muslim) 
maka amal kebaikan yang mereka peroleh akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat di akhirat 
kelak. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan 
kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan 
hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi". (AS Az Zumar (391:65 ) 


“Sungguh, bila kamu berbuat syirik, maka hapuslah amalanmu, dan sunguh kamu tergolong 
orang-orang yang rugi” (AS Az Zumar: 65 ) 


“Amalan-amalan mereka (orang-orang musyrik/kafir) adalah bagaikan debu yang diterpa oleh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6231 ) 


angin kencang di hari yang penuh badai” (AS Ibrahim: 18 ) 


Begitu juga amal kebaikan akan menjadi sia-sia bagi ahlul bid'ah yakni mereka yang mengada-ada 
dalam perkara kewajiban, larangan dan pengharaman karena hal itu adalah penyembahan 
diantara manusia atau penyembahan kepada selain Allah. Rasulullah menyatakan sebagai 
"Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya." 


Begitupula betapa besar amal kebaikan yang diperoleh oleh para ulama, pendakwah, penulis, 
mereka akan memperoleh kebaikan (pahala) dari mereka yang mengikuti kebaikan yang telah 
disampaikannya namun sebaliknya mereka akan memperoleh dosa atas mereka yang mengikuti 
kesalahpahamannya. Untuk itu, berhati-hatilah dalam copas atau sharing sebuah tulisan, boleh 
jadi malah menyebarluaskan kesalahpahaman sehingga akan memperoleh dosa atas mereka 
yang melakukan sikap atau perbuatan berlandaskan kesalahpahaman yang diperoleh. 


Amal ketaatan hanya berlaku dan diperhitungkan sepanjang nyawa dikandung badan atau selama 
kita hidup. Sedangkan amal kebaikan (amal sholeh) adalah berlaku jauh lebih lama daripada amal 
ketaatan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah 
mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan 
lebih baik kesudahannya”. (@S Maryam (191:76 ) 


Dapat kita pahami betapa besarnya amal kebaikan yang diperoleh bagi mereka yang memberi 
bantuan atau bahkan menghidupi anak yatim, para dhuafa, janda-janda yang ditinggal mati oleh 
suaminya. Mereka akan memperoleh kebaikan dari keturunan-keturunan mereka. 


Bagitu juga betapa besarnya amal kebaikan yang diperoleh bagi pencipta sholawat nariyah, 
sholawat badar, gashidah burdah, maulid barzanji, ratib atau untaian doa dan dzikir, mereka akan 
memperoleh kebaikan dari mereka yang beramal kebaikan dengan apa yang mereka ciptakan 


Begitu juga betapa besarnya amal kebaikan yang diperoleh bagi mereka yang melakukan kegiatan 
yang bersifat syiar agama seperti peringatan Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, pencipta nasyid 
atau lagu yang mengingat Allah atau memuji Rasulullah atau memuji mereka yang disisiNya. yang 
dengan itu semua mempertebal keimanan seorang atau bahkan seorang non muslim menjadi 
mualaf. Mereka akan memperoleh kebaikan dari keturunan-keturunan mereka. 


Kami teringat sebuah syair yang berbunyi "Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau 
sujud kepadaNya" . Syair ini menjelaskan tentang Ihsan bahwa kita takut kepada Allah karena 
merasa diawasi / dilihatNya atau yang terbaik adalah kita dapat melihat Allah ta'ala dengan hati 


0 0. w 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11). 


Link: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-2&ayatno-3&action-display&option-com. muslim 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Pada zaman ini semakin jarang ulama yang menyampaikan tentang Ihsan atau tasawuf dalam 
Islam bahkan mereka tidak merasa diawasi atau dilihat Allah Azza wa Jalla dimana mereka 
menghujat saudara-saudara muslim lainnya karena dakwah mereka dengan jarh wa ta'dil. Padahal 
jarh wa ta'dil hanya dipergunakan dalam periwayatan hadits semata sedangkan pada zaman ini 
sebaiknya berdakwah bil hikmah dengan memahami hakikat perintah dan laranganNya kemudian 
menyampaikan dengan cara yang arif bijaksana sehingga objek dakwah dapat memahami, 
menerima dan mengikuti atas kesadarannya sendiri. Sehingga mereka beribadah bukan karena 
kita (kita perintah) atau bukan karena terpaksa (kita paksa) namun karena Allah ta'ala semata. Hal 
ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011104/24/jarh-wa- 
tadil/ 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0598. Terjerumus kesyirikan bisa karena tidak paham 
tentang bid'ah 


Pada masa kini semakin jelas apa yang telah ditulis oleh ulama besar Syria, pakar syariat (figih), 
DR. Said Ramadhan Al-Buthy dalam bukunya yang berjudul Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin 
Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira makna judul 
itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan Syariat Islam. 


Semakin banyak kaum muslim yang awam tidak lagi mau mengikuti pendapat atau pemahaman 
para Imam Mazhab yang empat. Mereka terindoktrinisasi atau terhasut perkataan ulama-ulama 
mereka bahwa apa yang ulama mereka sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Benar, 
ulama-ulama mereka membaca Al Guran , tafsir bil matsur, kitab hadits shohih, sunan, musnad, 
namun apa yang mereka sampaikan bukanlah pemahaman Salafush Sholeh melainkan 
pemahaman mereka sendiri terhadap Al Guran , tafsir bil matsur, kitab hadits shohih, sunan, 
musnad. Setiap upaya penterjemaahan, pentafsiran dan pemahaman bisa benar dan bisa pula 
salah. Yang pasti benar adalah lafaz/nash Al Guran dan Hadits bukan terjemahan dan bukan pula 
tafsirnya. Kitab-kitab tersebut bukanlah penjelasan pemahaman Salafush Sholeh namum harus 
ada upaya pemahaman lebih lanjut. Hal ini telah kami sampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/perlu-pemahaman-lanjut/ 

Ironis, segelintir kaum muslim yang awam disampaikan oleh ulama-ulama mereka bahwa para 
Imam Mazhab yang empat tidak maksum namun ketika kita luruskan kesalahpahaman ulama- 
ulama mereka, seolah-olah ulama-ulama mereka lebih berkompetensi daripada Imam Mazhab 
yang empat. Padahal ulama-ulama mereka tidak pernah dikenal berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak. 


Contoh dalam tulisan kali ini adalah memahami hadits berikut 


Al-Mundzir bin Jarir menceritakan dari ayahnya Jarir bin Abdillah , bahwasanya Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wassalam pernah bersabda: 


#w3 - 0 0 w. 0 20 - 0 04 0 - 20- 0 o- 0 3-0... - 0. 30 ge 30 Be Ge 0 # Wu - 0 0 w. 0. 
Ha ILY SL ag dag rt ya Kak Ol ab ya tanah La Jab ya ara Lana Ai Aa PLT dua ga 
No - 0 -09 o - 20- 0 o- 0 0-0 - - - 0. 3090 - X0 Ore 0. #We 
Bug maa ot ka Ol pb oa dr cp La ja Goa Ja Mg Ale DS Tan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6233 


“Siapa yang melakukan satu sunnah hasanah dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan 
pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala- 
pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang melakukan satu sunnah sayyiah dalam Islam, maka ia 
mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya 
tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” 


Hadits di atas diriwayatkan dalam Shahih Muslim no. 2348, 6741, Sunan An-Nasa'i no.2554, 
Sunan At-Tirmidzi no. 2675, Sunan Ibnu Majah no. 203, Musnad Ahmad 5/357, 358, 359, 360, 
361, 362 dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. 


Contoh hadits dengan sanad selengkapnya pada http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-48&ayatno-14&action-display&optionzcom muslim 


Dalam hadits tersebut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan adanya sunnah 
hasanah dan sunnah sayyiah 


Arti sunnah adalah hadits Rasulullah atau anjuran (mandub/mustahab) atau contoh/ suri tauladan 
Arti hasanah adalah kebaikan, sayyiah adalah keburukan 


Anjuran (mandub/mustahab) artinya jika dikerjakan mendapatkan kebaikan (pahala) jika 
ditinggalkan boleh saja. 


Dari ketiga kemungkinan arti dari kata sunnah, tentu tidak ada anjuran (mandub/mustahab) 
keburukan , tentu pula tidak ada hadits Rasulullah yang menyuruh dalam keburukan. 


Dalam hal hadits diatas dapat disimpulkan sunnah artinya contoh / suri tauladan atau sesuatu 
yang tidak dilakukan oleh orang lain sebelumnya atau perkara baru yang belum dilakukan oleh 
orang lain sebelumnya. 


Dalam Syarhu Sunan Ibnu Majah lil Imam As Sindi 1/90 dijelaskan “Yang membedakan antara 
sunnah hasanah dengan sayyiah adalah adanya kesesuaian dengan pokok-pokok syar'i atau 
tidak”. 

Sunnah hasanah adalah contoh / perkara baru yang tidak bertentangan dengan pokok-poko syar'i 
atau contoh / perkara baru yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya. 

Sunnah sayyiah adalah contoh / perkara baru yang bertentangan dengan pokok-pokok syar'i atau 
contoh / perkara baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia, dan Allah telah memberikan beberapa batas/ 
larangan, maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan 
kamu pertengkarkan dia: dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya 
kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, 
dihasankan oleh an-Nawawi). 


Segala perkara yang ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau “urusan kami” atau “perkara syariat" 
atau “dalam agama” adalah segala perkara yang wajib dijalankan dan segala perkara wajib 
ditinggalkan atau perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) , perkara larangan (dikerjakan 
berdosa), perkara pengharaman (dikerjakan berdosa). 


Setelah Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di utus oleh Allah 
Azza wa Jalla maka apa yang ditetapkanNya atau diwajibkanNya terurai dalam kitab Al Guran 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6234 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan Sunnah Rasulullah. 
Jadi kesimpulannya 


Sunnah Hasanah adalah contoh / perkara baru yang tidak bertentangan dengan Al @uran dan 
Hadits 


Sunnah Sayyiah adalah contoh / perkara baru yang bertentangan dengan Al @ur'an dan Hadits 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)" 


Kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi selama ini adalah karena segelintir ulama tidak 
lagi mau mengikuti pendapat/pemahaman para Imam Mazhab yang empat dan mereka mau 
berijtihad (upaya pemahaman) sendiri sedangkan mereka tidak dikenal berkompetensi sebagai 
Imam Mujtahid 


Pokok kesalahpahaman ulama-ulama mereka tentang bid'ah adalah salah memahami sabda 
Rasulullah “kullu bid'atin dholalah”. 


Pengertian arti kullu ada tiga, dan disesuaikan dengan susunan kata dalam bahasa arab : 
1. syay'in artinya setiap satu 

2. ba'din artinya setiap sebagian 

3. jam'in artinya setiap semua. 


Al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah 
dlalalah” ini adalah 'Amm Makhshush, artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada 
sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan 
mutlak semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154). 


Kemudian al-Imam an-Nawawi membagi bid'ah menjadi lima macam. Beliau berkata: “Jika telah 
dipahami apa yang telah aku tuturkan, maka dapat diketahui bahwa hadits ini termasuk hadits 
umum yang telah dikhususkan. Demikian juga pemahamannya dengan beberapa hadits serupa 
dengan ini. Apa yang saya katakan ini didukung oleh perkataan “Umar ibn al-Khaththab tentang 
shalat Tarawih, beliau berkata: “Ia (Shalat Tarawih dengan berjama'ah) adalah sebaik-baiknya 
bid'ah”. 

Hadits “Kullu Bid'ah dlalalah” merupakan hadits bersifat umum yang dijelaskan (dikhususkan) 
pada hadits-hadits yang lain seperti contoh, 


Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang membuat-buat sesuatu dalam urusan kami ini maka 
sesuatu itu ditolak" 


“Urusan kami” adalah perkara syariat atau segala yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya 
yakni perkara yang wajib di jalankan dan wajib dijauhi atau perkara kewajiban, larangan dan 
pengharaman 


Jadi bid'ah dholalah adalah perkara baru dalam perkara kewajiban (jika ditinggalkan berdosa), 
perkara larangan (jika dikerjakan berdosa) dan pengharaman (jika dikerjakan berdosa) 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6235 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam itu ditetapkan sebagai kewajiban atas 
kalian.” (HR Bukhari 687). Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&optionzcom bukhari 

Bid'ah dholalah adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya karena bid'ah dholalah adalah 
perbuatan syirik. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
Ke IS ena 2 UI Lam AI 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Bid'ah dholalah, membuat perkara baru dalam hal yang menjadi hak Allah ta'ala menetapkannya 
yakni perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), larangan (dikerjakan berdosa) , pengharaman 
(dikerjakan berdosa) adalah perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah. 


'Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Jadi perkara baru (bid'ah) atau mengada-ada yang tidak diwajibkan menjadi wajib atau sebaliknya, 
yang tidak haram (halal) mejadi haram atau sebaliknya atau yang tidak dilarang menjadi dilarang 
atau sebaliknya adalah dholalah (kesesatan) karena penyembahan kepada selain Allah atau 
penyembahan diantara yang menetapkan dengan yang mengikutinya. 


Untuk itulah ulama yang berfatwa dalam perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), larangan 
(dikerjakan berdosa) dan pengharaman (dikerjakan berdosa) wajib berlandaskan dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. 


Kenyataan yang timbul pada saat ini adanya segelintir ulama yang melarang amal-amal kebaikan 
yang dilakukan oleh kaum muslim seperti peringatan Maulid, sholawat nariyah, sholawat badar, 
gashidah burdah, maulid barzanji, ratib al haddad dan amal kebaikan lainnya dikarenakan 
kesalahpahaman mereka tentang bid'ah ditambah ketidakmauan mereka mendalami balaghoh 
atau mengingkari makna majaz. 


Dengan kata lain karena kesalahpahaman-kesalahpahaman ulama mereka menyebabkan 
segelintir umat Islam terjerumus kedalam bid'ah dholalah atau kesyirikan karena mengada-ada 
dalam perkara larangan. Mereka menyembah kepada selain Allah atau menyembah diantara yang 
berfatwa dengan yang mengikutinya. 


Ada diantara mereka memfatwakan larangan peringatan Maulid berdasarkan kaidah tanpa dalil 
dari Al @uran dan Hadits yakni “LAU KAANA KHOIRON LASABAAUNA ILAIHI” (Seandainya hal 
itu baik, tentu mereka, para sahabat akan mendahului kita dalam melakukannya). 
Kesalahpahaman kaidah ini telah kami uraikan dalam tulisan pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6236 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/08/lau-kaana-khoiron/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/04/apa-kaitannya/ 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/04/20/jika-itu-baik/ 


Mereka bertanya , “Kalau peringatan Maulid Nabi tersebut adalah perkara baik kenapa Rasulullah 
ataupun para Sahabat tidak melakukannya?” 


Jawab kami, “Kalau Rasulullah melakukannya artinya peringatan Maulid Nabi bukanlah perkara 
baru” 


Peringatan Maulid Nabi adalah bukan kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) , kalau berkeyakinan 
bahwa peringatan Maulid Nabi adalah kewajiban maka inilah yang namanya bid'ah dholalah. 


Peringatan Maulid Nabi adalah kebutuhan bagi kami yang zaman kehidupannya telah terpaut jauh 
dengan zaman kehidupan para Salafush Sholeh. Kami amat sangat merindukan bertemu dengan 
Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sekarang bertemu Rasulullah, semoga 
Allah Ar Rahmaan Ar Rahiim meridhoi kita dan mendapatkan syafa'at Beliau shallallahu alaihi 
wasallam sehingga bertemu dan ditempatkan dekat Beliau shallallahu alaihi wasallam dan dekat 
pula dengan Allah Azza wa Jalla, berkumpul dengan orang-orang disisiNya. Memang diantara 
kami, pada saat ini ada yang dizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk “mendatangi” Rasulullah 
dengan cara/sarana yang dikehendakiNya. Mereka yang diizinkan “mendatangi” Rasulullah 
menyampaikan salam Beliau kepada kita semua. 


Rasulullah bersabda, 
Sian Lb Sondang OP y AI aan Igo adan OB (le lari PAS SI Lab UPI SI ya IK) SI 3 Il 
SI. 
“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 
mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al @aadli pada Juz'u al 
Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 


Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits 
diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih) 


Ketika kami mendatangi Rasulullah di makam Beliau dalam masjid Nabawi, Madinah , kami 
terenyuh dengan umat Rasulullah yang seolah “dihalang-halangi” oleh mereka yang tidak meyakini 
bahwa Rasulullah melihat umatnya yang menziarahi makamnya. Oleh karena ketidak-tahuan atau 
ketidak-yakinan mereka malah diperintahkan umat Rasulullah untuk berdoa menghadap kiblat dan 
"membelakangi" makam Rasulullah shallallahu alaihi wassalam. 


Ummul mu'minin “Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di 
dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. 
Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana 
tertutup rapat karena malu kepada “Umar'. (HR Ahmad). 


Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, “Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan kriteria perawi 
hadits shahih ( Majma'ul Zawaaid vol 8 hlm. 26 ). Al Hakim meriwayatkanya dalam Al Mustadrok 
dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi 
sama sekali tidak mengkritiknya. (Majma'ul Zawaid vol. 4 hal. 7 ). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6237 ) 


"Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi dan kedua 
sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan mereka. 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
(rai Gde») Grill VI dal ak Aa ab yaa Jera uya La) 


“Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk 
mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan 
kuburan itu.” (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-@ubir). 


Bahkan kita ketika di dekat makam Beliau, tidak tersedia waktu yang cukup untuk sekedar 
bertawasul dengan doa seperti 


Artinya : Selamat sejahtera atasmu wahai Rasulullah, rahmat Allah dan berkat-Nya untukmu. 
Selamat sejahtera atasmu wahai Nabiyallah. Selamat sentosa atasmu wahai makhluk pilihan 
Allah. Selamat sejahtera atasmu wahai kekasih Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan ( yang 
disembah) selain Allah, Yang Esa/ Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya dan engkau adalah hamba-Nya 
serta rasul-Nya. Dan saya bersaksi, bahwa Engkau telah menyampaikan risalah engkau telah 
menunaikan amanat egkau telah memberi nasihat pada ummat, engkau telah berjihad di jalan 
Allah maka selamat-Nya, untukmu selawat yang berkekalan sampai hari kiamat, Wahai tuhan 
kami, berilah kami ini kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhirat serta peliharalah kami dari 
siksa neraka. Ya Allah, berilah pada beliau kemuliaan dan martabat yang tinggi serta bangkitkan 
dia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, sesungguhnya Engkau tidak akan 
memungkiri janji. 
Begitupula dikarenakan para ulama pada masa Kini tidak lagi menyampaikan atau menjalankan 
tasawuf atau tentang Ihsan, ketika tawaf di masjidil haram atau hendak mencium hajar aswad 
dapat kita temukan saudara-saudara muslim kita yang tidak mengerti tentang Ihsan sehingga 
mereka berdesak-desakan , saling mendorong karena mereka tidak merasa sedang diawasi/dilihat 
oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka sedang di Baitullah, di tempat yang mulia. 

Wp S6 ap 3 ny Sub ar alta dh ass of JB sdh Ih 6 J6 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? " Beliau menjawab, "Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 
Juga karena tidak diajarkan tentang Ihsan atau tasawuf maka bisa kita dapati para koruputor, 
pemimpin tidak adil, mafia pengadilan dan pelaku perbuatan keji dan mungkar lainnya, ketika kita 
tanyakan pada mereka , “takutkah dengan siksa neraka”, seolah-olah mereka menjawab "itu 
bagaimana nantilah”. Semua itu karena mereka tidak tahu tentang Ihsan , tidak takut (takhsya / 
khassyah) kepada Allah Azza wa Jalla yang melihat segala sikap perbuatan mereka. Mereka 
seolah berdusta ketika mereka mengucapkan “Allahu Akbar” 


Begitupula dengan ulama-ulama mereka ketika kita tanyakan pada mereka, "takutkah dengan 
siksa neraka”, tentulah dengan ilmu mereka akan menjawab, "mereka takut siksa neraka" , namun 
karena mereka tidak mendalami dan menjalankan tasawuf atau tentang Ihsan maka seolah tidak 
tampak takut (takhsya / khassyah) kepada Allah Azza wa Jalla yang melihat segala fatwa mereka. 
Mereka tetapkan larangan-larangan tanpa berlandaskan apa yang telah ditetapkanNya atau tanpa 
berlandaskan Al Gur'an dan Hadits. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6238 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Contoh (sunnah sayyiah) lainnya, mereka membolehkan atau berfatwa untuk meminta 
perlindungan kepada Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi. Begitupula mereka 
menyusun kurikulum pendikan bekerjasama dengan Amerika sebagaimana yang terurai dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Padahal Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita dengan firmanNya yang artinya“Hai orang- 
orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di 
luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. 
Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan 
apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan 
kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya" , (Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (Ali Imran, 119) 


Seolah mereka berdusta karena mereka selama ini kita kenal sering mengaku hanya meminta 
pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. 


Boleh jadi akibat contoh fatwa buruk (sunnah sayyiah) ulama mereka maka ada saja pemimpin- 
pemimpin negeri yang muslim namun berlindung "diketiak" Amerika. Inilah yang disampaikan oleh 
Rasulullah dengan "al wahn" 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hampir tiba suatu masa di mana berbagai bangsa 
atau kelompok mengerubuti kalian bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan 
mereka.” Seorang sahabat bertanya, “Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada waktu itu?” 
Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “(Tidak) Bahkan jumlah kalian pada hari itu banyak 
(mayoritas), tetapi (kualitas) kamu adalah buih, laksana buih di lautan (banjir). 


Allah mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan 
menanamkan penyakit “al wahn'ke dalam hati kalian. Seseorang bertanya, “Apakah al wahn itu 
wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR Abu Dawud). 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0614. Mengapa mereka merasa paling benar 


Terjawablah sudah kenapa mereka selama ini merasa paling benar, paling tarjih, paling 
"nyunnah", semua itu karena mereka merasa telah mengikuti pemahaman Salafush Sholeh 
namun kenyaataannya mereka mengikuti pemahaman ulama-ulama mereka sendiri. 


Tentu mereka tidak bertemu dengan para Salafush Sholeh, mereka mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh melalui upaya pemahaman (ijtihad) yang telah dilakukan oleh ulama-ulama 
mereka sendiri. Kita paham bahwa setiap upaya pemahaman (ijtihad) bisa benar dan bisa pula 
salah. Lagi pula ulama-ulama mereka tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Diantara mereka bahkan ada yang berpendapat bahwa pendapat/pemahaman selain mereka 
adalah sesat sebagaimana contoh yang terlukis pada http:// 
nasihatonline.wordpress.com/2010/09/24/fatwa-fatwa-ulama-ahlus-sunnah-tentang-kelompok- 
kelompok-islam-kontemporer/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6239 | 


Andai mereka menyadari di akhirat kelak bahwa ada pemahaman yang mereka ikuti adalah 
kesalahpahaman-kesalahpahaman ulama mereka tentulah menjadi penyesalan yang tidak 
berguna. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (21: 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Dalam tulisan kami sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/18/mereka- 
terindoktrinisasi/ dapat kita ketahui pola indoktrinisasi yang dilakukan oleh para ulama yang 


mengatasnamakan pemahaman mereka sebagai pemahaman Salafush Sholeh. 


Memang ulama mereka membaca Al @uran , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, Musnad, 
lalu ulama mereka pun berjtihad dengan pendapat mereka. Apa yang ulama mereka katakan 
tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu ulama mereka sendiri. 
Sumbernya memang Auran dan Sunnah, tapi apa yang ulama-ulama mereka sampaikan semata- 
mata lahir dari kepala mereka sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula salah, 
yang pasti benar hanyalah lafaz/nash Al @u'ran dan Hadits 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama-ulama mereka mengatakan bahwa apa yang 
mereka pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang ulama 
mereka pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah 
masalah namun ketika apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan tidak sesuai dengan 
pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah terhadap 
para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman. 


Mereka merasa pemahaman mereka telah dikembalikan kepada pemahaman ulama Salaf namun 
pada kenyataannya mereka mengembalikan kepada ulama-ulama mereka yang berupaya 
memahami tulisan/lafaz perkataan atau pendapat ulama Salaf dimana setiap upaya pemahaman 
bisa benar dan bisa pula salah. 


Mereka mengembalikan pemahaman kepada pemahaman ulama-ulama yang mengaku 
menisbatkan diri kepada pemahaman Salafush Sholeh seperti ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu 
@oyyim Al Jauziah, ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau bahkan ulama seperti ulama Al 
Albani. 


Pada hakikatnya upaya penisbatan diri adalah bisa berhasil dan bisa pula gagal atau berhasil 
sebagian. Tidak dapat dipastikan bahwa mereka yang menisbatkan diri kepada Salafush Sholeh 
maka pemahaman mereka pasti sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh. 


Ulama-ulama terdahulu telah menolak pemahaman ala pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dan 
pemahaman beliau telah terkubur sejak lama namun diangkat kembali oleh ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab dan juga ditengarai diangkat kembali oleh kaum Zionis Yahudi untuk upaya 
ghazwul fikri. 


Contoh ulama kita terdahulu yang menolak pemahaman ala pemahaman Ibnu Taimiyyah adalah 
Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah ulama besar Indonesia yang pernah 
menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6240 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia memiliki peranan penting di Makkah al Mukarramah dan di 
sana menjadi guru para ulama Indonesia. 


Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi, lahir di Koto Gadang, IV 
Koto, Agam, Sumatera Barat, pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 H (1860 Masehi) dan wafat di 
Makkah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 H (1916 M) 


Syaikh Ahmad Khatib dengan tegas menulis Ibnu Taimiyah, Ibnu Gayyim dan Wahhabiyah yang 
diikuti oleh anak murid beliau (Syaikh Abdul Karim Amrullah) adalah sesat (paham menyesatkan). 


Menurut Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, golongan tersebut sesat (paham menyesatkan) 
karena keluar daripada pemahaman Ahlus-Sunnah wa al-Jamaah dan menyalahi pegangan 
mazhab yang empat. Antara lain tulisannya ialah 'al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi Syubhati 
man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' dan lain-lain. 


Di antara nasehatnya: “Maka betapakah akan batal dengan pikiran orang mugallid yang semata- 
mata dengan faham yang salah dengan taglid kepada Ibnu al-@aiyim yang tiada terpakai gaulnya 
pada Mazhab Syafie. ............... Maka wajiblah atas orang yang hendak selamat pada agamanya 
bahawa dia berpegang dengan segala hukum yang telah tetap pada mazhab kita. Dan janganlah 
ia membenarkan akan yang menyalahi demikian itu daripada fatwa yang palsu.” 


Kesalahpahaman selama ini adalah pada hakikatnya tidak ada yang namanya pemahaman 
Salafush Sholeh atau manhaj/mazhab Salafush Sholeh karena penisbatan tersebut berlaku pada 
orang per orang bukan kepada suatu generasi. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/04/adakah-manhai-salaf! 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/06/ikutilah-orang-sholeh/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/07/mengapa-harus-salafi/ 
Semakin jelas apa yang telah ditulis oleh ulama besar Syria, pakar syariat (figih), DR. Said 
Ramadhan Al-Buthy dalam bukunya yang berjudul Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin 
Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira makna judul 
itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan Syariat Islam. 


Gerakan paham anti mazhab ditengarai merupakan upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang pada masa kini adalah kaum Zionis Yahudi. 


Kaum Zionis Yahudi adalah kaum yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslim 


Firman Allah yang artinya : “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik" (Al Maaidah: 82). 

Kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan lucifier, freemason atau iluminati adalah mereka 
yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Kaum Zionis 
Yahudi berupaya keras agar umat muslim dapat mencintai mereka dan menjadikan mereka 
sebagai pemimpin dunia atau yang dikenal dengan “the new world order" 


Allah Azza wa Jalla telah menceritakan tentang kaum Zionis Yahudi yang mengikuti apa yang 
dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman dalam firmanNya yang artinya 


“Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) 
yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan 
kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah 
kitab Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6241 | 


Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman 
tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS 
Al Bagarah (2):101-102 ) 


Cara kaum Zionis Yahudi menyebarluaskan paham anti mazhab adalah berbungkus slogan agar 
kaum muslim merujuk kepada Al Guran dan Hadits dengan akal pikiran masing-masing tanpa 
mempedulikan kompetensi untuk dapat melakukan ijtihad (upaya pemahaman). 


Perkataan Imam Mazhab yang sering disalahgunakan adalah seperti perkataan Imam Ahmad Bin 
Hanbal 


emeta! DE 3 al call Niat oa 2 Ten GG SI V3 SY, SULE Y, gala Y 
Artinya: “Janganlah engkau taglid kepadaku, demikian juga kepada Imam Malik, Imam Syafii, 


Imam Auza'i dan Imam ats-Tsauri. Namun periksalah darimana mereka (para Imam itu) 
mengambil (yaitu al-@uran dan as-Sunnah)”. 


Kekeliruan besar kalau perkataan Imam Ahmad Bin Hanbal diartikan bahwa umat Islam 
diperintahkan untuk merujuk Al @uran dan As Sunnah dengan akal pikiran masing-masing. 
Perkataan Beliau hanya menasehatkan agar kita mengikuti para Imam Mazhab sambil merujuknya 
darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 


Untuk apa para Imam Mazhab bersusah payah memuliskan kitab figih kalau mereka menyuruh 
umat Islam untuk melakukan ijtihad atau bahkan istinbat (menetapkan hukum perkara) masing- 
masing. Imam Mazhab artinya Imam Mujtahid atau pemimpin ijtihad yang seharusnya kita ikuti 
karena mereka memang berkompetensi sebagai imam mujtahid mutlak. 


Pada hakikatnya pintu ijtihad boleh dikatakan telah tertutup. Tidak seluruh hadits telah dibukukan 
namun sebagaian hanya dihafal oleh ulama-ulama Salaf yang Sholeh. Adanya hadits-hadits yang 
hanya dihafal tersebutlah yang merupakan bagian dari sumber para Imam Mazhab menetapkan 
hukum perkara atau beristinbat. Bahkan Ahlul Hadits terdahulu mereka tetap mengikuti Imam 
Mazhab karena mereka hanya “menyajikan” hadits tidak berkompetensi menetapkan hukum 
perkara atau beristinbat. Apalagi dengan adanya kemungkinan upaya ghazwul fikri dari musuh- 
musuh Islam. Contohnya mereka merampas literatur atau manuscript karya ulama-ulama 
terdahulu dari perpustakaan-perpustakaan Islam ketika peperangan antara kaum muslim dengan 
kaum kafir dan adanya kemungkinan “mengembalikan” kepada kaum muslim setelah melakukan 
perubahan. Wallahu a'lam 


Mereka yang terpengaruh gerakan anti mazhab adalah mereka yang merujuk Al Guran dan 
Hadits berdasarkan ijtihad (pemahaman) mereka masing-masing dan beberapa pemahaman 
mereka menyelisihi pemahaman pendapat para Imam Mazhab adalah: 
1. Pengikut ulama Ibnu Tamiyyah (Salafi), 
2. Pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab (Salafi Wahhabi), 
3. Pengikut ulama-ulama di Yaman dan di Timur-Tengah seperti ulama Mugbil bin Hadi Al- 
Wadf'i. (Salafi Yamani) 
4. Pengikut ulama Muhammad Surur bin Nayif Zainal Abidin (Salafi Sururi), 
5. Pengikut ulama Jamaludin Al-Afghany bersama muridnya ulama Muhammad Abduh 
kemudian dilanjutkan oleh ulama Rasjid Ridha dll yang menerapkan sistem pergerakan atau 
organisasi (Salafi Haraki). 


Diantara mereka sendiri berselisih padahal sumber pemahaman sama yakni pemahaman Ibnu 
Taimiyyah (Salafi) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6242 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/2011105/01/inikah-salafi-indonesia/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/2010/10/14/taubat-seorang-ustadz/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/10/10/pertengkaran-wahabisalafi/ 


Firman Allah Azza wa Jalla : 


Les Ulet as akan Dp asn oa OS 3, OA Dg yag Ssi 
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Gur'an ? Kalau kiranya Al @uran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (AS An Nisaa 4 : 82) 


Firman Allah ta'ala dalam (AS An Nisaa 4 : 82) menjelaskan bahwa dijamin tidak ada 
pertentangan di dalam Al Aur'an. 


Jikalau manusia mendapatkan adanya pertentangan di dalam Al @ur'an maka pastilah yang salah 
adalah pemahamannya. Begitu juga jika ada dua pihak berpemahaman yang bertentangan atau 
bertolak belakang (bukan perbedaan furu) maka pastilah salah satu ada yang salah dalam 
memahami Al Gur'an dan Hadits 


Sebaiknya janganlah kita merujuk kepada Al @uran dan Hadits dengan akal pikiran masing- 
masing dan jangan pula mengikuti ulama-ulama yang tidak jujur karena tidak mau mengakui 
bahwa apa yang mereka sampaikan adalah upaya pemahaman (ijtihad) mereka sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Contoh rantai sanad ilmu Imam Asy Syafi'i 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-Imam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


Bagi ulama yang tidak bermazhab maka pada hakikatnya telah memutus rantai sanad ilmu atau 
sanad guru. Marilah kita mengikuti atau berpedoman dengan pendapat atau pemahaman para 
Imam Mazhab dan penejelasan dari pengikutnya sambil kita merujuk kepada Al Guran dan 
Hadits. 


Wassalam 
Zon di Jonggol , Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6243 


0615. Abu Ubaidah As-Sidawi terjebak bid'ah dholalah 


By : Ibnu Abdillah Al-Katibiy 


Sebenarnya pembahasan seputar khaul, tahlilan atau selametan bagi saya sudah basi, ibarat nasi 
sudah sampai setahun. Tapi karena beberapa permintaan ikhwan agar saya menanggapi episode 
kebongongan public yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi berkenaan persoalan 
perayaan khol dan selametan, maka saya sedikit akan memberikan penjelasan pada dalil-dalil 
yang dibuat bantahan Abu Ubaidah untuk menyalahkan perayaan khol atau selametan. Abu 
Ubaidah mengutarakan beberapa dalil untuk menyalahkan khoul, mauled atau selametan yang 
berputar pada persoalan perkara baru. 


Pertama : la menampilkan surat al-Maidah ayat ke 5 yang berbunyi : 

neo ah SO emg giaa Kila LA Kan Il 
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu 
nikmat-Ku dan telah Kuridhoi Islam sebagai agamamu.” (AS. al-Ma'idah (51: 3) 


Dengan ayat tersebut, Abu Ubaidah berasumsi bahwa perayaan khaul, selametan atau 
tahlilan yang dilakukan mayoritas umat muslim merupakan penambahan dalam syare'at 
Islam. 


Jawaban saya : 


Menggunakan dalil ayat tersebut sebagai larangan perayaan khaul atau bid'ah-bi'dah hasanah 
lainnya, adalah sebuah kedangkalan cara berpikir atau usaha ingin menutupi kebenaran dari kaum 
muslimin yang awam. 


Ayat di atas bukan sedang membicarakan sempurnya atau paripurnanya hukum-hukum syare'at 
secara muthlag, terbukti setelah ayat itu, masih ada ayat lainnya lagi yang turun tentang hukum 
seperti ayat tentang hukum riba. 


1. Jika ayat itu menjelaskan sempurnanya hukum syare'at Islam secara muthlag, berarti 
syare'at sebelum ayat ini turun yaitu masa-masa Nabi Saw adalah kurang dan tidak 
sempurna, barulah sempurna setelah ayat ini turun ?? Justru merekalah yang berasumsi 
demikian telah menuduh Rasul Saw menjalankan perintah dan syare'at Islam tidak 
sempurna. 


2. Jika hukum Islam telah paripurna, kenapa juga ada Lajnah Buhutsid diniyyah, atau komisi 
fatwa ulama Saudi seperti Ibnu Baz, utsaimin dan fauzan ?? 


3. Kenapa juga jika telah sempurna, Nabi Saw tidak mengatakan adanya pembagian bid'ah 
lughawi dan istilahi, bid'ah hagigi dan majazi, bid'ah agama dan dunia ?? 


4. Jika telah sempurna, kenapa juga Nabi Saw tidak menegaskan adanya tauhid Rububiyyah 
dan ilahiyyah secara tersurat dan gamblang ?? 


Maka sungguh para ulama kita khususnya ulama ahli tafsir telah mengetahui makna ayat tersebut 
dan menjelaskan maksudnya pada kita. Berikut penjelasannya : 


Imam @offal telah menjelaskan maksud ayat tersebut dalam kitab Tafsir Al-Kabir karya Imam 
Fakruddin Ar-Razi : 


VI 3 GAS oi JS AI Ain ya BJ LAIN SS Gang NS al OLS Ja «Al LadU OLS L saudi oi 
Ang Gt OS pr SB CA DL Yg AI 3 Ja ya pad Ia 3 Ja ya Lol sal oi, JG Ul us Iwa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6244 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OS lad p EU CI JI la S3 UMS Ang Al Jb cai Ol AT al padi Ag Aja OS MEI 
Sip SAAT pg 2 JB cam la Jar ali ay Il JL GI, 4 yeyaa Olay JI JUS ISI OR Ye SLS 


“ Agama ini sungguh tidaklah kurang, bahkan selamanya dalam keadaan Sempurna, artinya 
Syariat yang di turunkan oleh Allah di setiap waktu telah mencukupi kebutuhan pada waktu itu 
juga, hanya saja Allah yang Maha Tahu tentu tahu juga pada saat pertama kali Syari'at itu di 
turunkan pasti bersesusaian dengan kebutuhan pada saat itu yang tidak akan selaras dengan 
kebutuhan hari esok, maka tidak salah jika ada suatu penetapan hukum yang kemudian di hapus 
setelah di tetapkan atau di tambah setelah tidak tercantum. Adapun Pada Akhir Zaman ini Allah 
telah menurunkan Syari'at yang sempurna dan akan selalu eksis sampai hari Kiyamat. Syari'at 
yang pertama itu sempurna menurut ukuran zamannya, dan yang kedua menyempurnakan untuk 
segala zaman, maka sehubungan dengan hal ini ayat “Telah aku sempurnakan bagimu Agamamu” 
ini di turunkan “. 


Masih kelanjutan syarh ayat tersebut dalam kitab Tafisr Al-Kabir ini : 
PSI 3 SH ea Sal ds bo RV OY M3, «Job ea ol de AYI ob 3 ed il Ju 
Lae OS Gali US Gay Ie OS OP nu SEGI mai 3 yi Jae ih NAS ol EP SIA Can ab Len ii « 
bh OLS Na (de OS Ol, 


“ Timbul asumsi dari kaum penolak Aiyas : “ Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum giyas 
adalah bathil, karena ayat itu menjelaskan bahwa Allah Swt telah menetapkan hukum dalam 
segala kejadian. Seandainya dalam agama masih ada satu hukum saja yang tertinggal 
penjelasannya, maka itu menunjukkan kekurangan agama itu sendiri. Jika telah ditetapkan semua 
hukum dalam segala kejadian, maka jika giyas (yang dihasilkan) itu sesuai dengan ketetapan 
hukum yang ada, maka giyas tak ada artinya sama sekali . Dan jika giyas itu bertolak belakang 
dengan ketetpan hukum, maka giyas itu bathil adanya “. 


Maka kemusykilan ini telah dijawab : 

Lead SI Aan Ga oa Ob Lesanng Ga Utang SE main SA Um dls al adl JUS ALAM Gulai yiata Cole 
Lead SI Bleital KE pal BI emil 4 ea le ai ll Hao Cd SBI Jaor Ul Il Ai 6 Gal Jae (de 
OS Is 0 AYI JSI Ula Aini 3 SUS OS ag eri day alah al U Il dl PIN email Je Lela Abal 

ol YUSI IS 05 WAS. 


“Para ulama yang menetapkan huku giyas menjawab “ Yang dimaksud dengan telah sempurna 
agama, adalah bahwa Allah Swt telah menjelaskan hukum pada semua kejadian, sebagiannya 
dengan nash (ketetapan hukum yang sudah tersurat) dan sebagiannya lagi dengan jalan 
mengetahui hukum di dalamnya dengan metode giyas. Maka Allah telah menjelaskan sebuah 
hukum pada suatu kejadian dengan dua cara: yang pertama dengan cara menetapkan nashnya 
langsung yaitu ketetapan hukum pastinya, dan yang kedua dengan cara metode yang 
memungkinkan bisa menarik kesimpulan dari nash tersebut. Maka ketika Allah memerintahkan 
dengan adanya giyas dan mukallaf beribadah atas dasar giyas, maka pada hakikatnya itu adalah 
sebuah penjelasan bagi setiap hukum, dengan demikian hal itu merupakan kesempurnaan agama. 


Maka dengan penjelasan ini runtuhlah asumsi Abu Ubaidah dan para salafi yang mengatakan tak 
perlu lagi bid'ah hasanah termasuk perayaan khaul dalam agama ini berdasarkan ayat tersebut. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6245 | 


Kedua : Abu Ubaidah menampilkan ucapan imam Malik untuk melarang bid'ah hasanah 
termasuk Khaul berikut : 


S al adl Ia Ss an ab BL 36 # da Yi oi Sa Tn Cal p Ren pllayi Bea ya 
“Barang siapa melakukan bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik (bid'ah hasanah), 
maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad shalallahu '“alayhi wa sallam 
mengkhianati risalah, karena Alloh Ta'ala berfirman, Pada hari ini telah Kusempurnakan 


untukmu agamamu. Karena itu, apa saja yang di hari itu (pada zaman Nabi shalallahu 
'alayhi wa sallam) bukan sebagai agama, maka pada hari ini juga tidak termasuk agama.” 


Jawaban Saya : 


Sungguh memang benar ucapan imam Malik tersebut. Yang dimaksud bid'ah dalam ucapan beliau 
itu adalah bid'ah dholalah /sesat, atau meminjam istilah mereka adalah bid'ah lughowiyyah bukan 
bid'ah syar'iyyah. 

Seperti contoh : melakukan sholat dengan bahasa Indonesia beralasan untuk memudahkan 
pemahaman makna bacaan-bacaan sholat, maka hal baru ini adalah bid'ah sesat walaupun 
menganggapnya baik. Atau mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan melakukan sesembahan 
pada sebuah pohon atau menghanyutkan banyak makanan ke laut, atau berkeyakinan bahwa 
semua perbuatan hamba majbur (terbelenggu) dengan perbuatan Allah dan tak ada ikhtiyar, maka 
semua ini adalah bid'ah sesat walaupun mereka menggapnya baik, karena semuanya 
bertentangan dengan Al-@uran dan Hadits. 


Dari sini sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan sebuah ta'rif bid'ah yang sebenarnya 
terlarang ada dalam ta'rif bid'ah syar'iyyah, karena mengada-ngada dalam syare'at jelas semua 
sepakat itu adalah erlarang dan sesat. Sedangkan bid'ah-bid'ah yang diperbolehkan masuk dalam 
ta'rif bid'ah lughawiyyah, beliau ingin menawarkan sebuah solusi dari titik permasalahan bid'ah, 
berikut petikan komentar beliau : 


& Las LSI Yg 6 Old V9 PLAY 2 Ga Gl RA A0 Y) om Lenggang Ki If A00 ami OP WIN, 
IE beb sah eka 0g KN Idi pd Ig 4 Ri yaa Bo yo ya Ra yadka Kinby UD YI Can EA Gendl AU Of 
Jap Re PSI RAI padi Oy Si UE pramakid! 5 in OT GO (BII oma Kp GB) aa # loyang Ha € AI 
komik y0 UI Ina Ol Oya Hang Kinnon Il ende CAB Oly Boy ae SUS djLaely € Ap paid Aatad Jl Re gama 
IS SIEU pakis SUS DLL Yg 6 2S Ksag UDLO Ragil y opal 3 Bob OP OP LI HAJI asal 

"karena itu, sesungguhnya pembagian bid'ah pada bid'ah hasanah dan sayyi'ah dalam konsep kita 
tidak lain kecuali diarahkan untuk bid'ah lughawiyah yang hanya semata-mata kreasi baru (yang 


tidak bnertentangan dengan al-gur'an dan al-hadits). Kita semua tidak ragu bahwa bid'ah dalam 
arti syar'iy tidak ada kemungkinan lain kecuali sesat, fitnah, tercecela dan tertolak ". 


Ketiga : Kemudian Abu Ubaidah melarang khoul dengan alasan : “Seandainya perayaan 
maulid ini merupakan bagian agama yang disyari'atkan tetapi Nabi shalallahu 'alayhi 
wasallam tidak menjelaskannya kepada umat, maka itu berarti Nabi shalallahu “alayhi 
wasallam berkhianat. Hal ini tidak mungkin karena Nabi shalallahu “alayhi wasallam telah 
menyampaikan risalah Alloh dengan amanah dan sempurna sebagaimana disaksikan oleh 
umatnya dalam perkumpulan yang besar di Arafah ketika haji wada': 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6246 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sala ea A8 UP aga AG S6 EN 3 ep ojla sal... HA Ima Tas HA Aap Aa ya 

Sa BE ga Hal AG al : AI Wu) celana! JI) Uas YUN Aanoh JI Pena 
Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu “anhu tentang kisah hajinya Nabi shalallahu 'alayhi 
wasallam (setelah beliau berkhotbah di Arafah). Nabi shalallahu “alayhi wasallam bersabda, 
“Kalian akan ditanya tentang diriku, lantas apakah jawaban kalian?” Mereka menjawab, 
“Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan, dan menasihati.” Lalu 
Nabi shalallahu “alayhi wasallam mengatakan dengan mengangkat jari telunjuknya ke langit 
dan mengisyaratkan kepada manusia, “Ya Alloh, saksikanlah, ya Alloh saksikanlah, 
sebanyak tiga kali 


Jawaban saya : 


Perhatikan argumentasi bodoh Abu Ubaidah tersebut “Seandainya perayaan maulid ini 
merupakan bagian agama yang disyari'atkan tetapi Nabi shalallahu “alayhi wasallam tidak 
menjelaskannya kepada umat, maka itu berarti Nabi shalallahu “alayhi wasallam berkhianat “. 


ii 


Konsekuensi dari argumntasi itu akan menimbulkan pemahaman bahwa setiap apa yang tidak 
dijelaskan oleh Nabi Saw adalah bukan bagian dari agama alias suatu penambahan agama. 
Sungguh argumntasi Abu Ubaidah tersebut adalah suatu kesalahan fatal dan bertentangan 
dengan syare'at dan justru dia telah terjebak dalam bid'ah dholalah yang akan merusak sendi- 
sendi agama. 


Simak penjelasannya berikut : 
» Allah Swt berfirman : 

Mar An Gia Or SAG 
'Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh 
Rasul maka berhentilah (mengerjakannya). (AS. Al-Hasyr : 7) 


Coba perhatikan, ayat diatas dengan jelas menyebutkan bahwa perintah agama adalah apa yang 
dibawa oleh Rasulullah SAW, dan yang dinamakan larangan agama adalah apa yang memang 
dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam ayat diatas ini tidak dikatakan: 


Ie3b aa dala SU, 
“Dan apa saja yang tidak pernah dikerjakan atau tidak dijelaskan oleh Rasulullah Saw, maka 
berhentilah (mengerjakannya).” 
« Renungkan hadits Nabi Saw berikut : 
AYI ada YG Led SAP AIO Ahad dl ya Pal Ale ya d0 EK el yg pl Jl jab MLS 3 AI Jail 
Lai Sh, OK, 
“Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabNya maka halal, apa yang diharamkan maka haram dan 
apa saja yang tidak dikomentarinya maka itu maaf (dispensasi). Maka terimalah dispensasi 


dariNya. Karena Allah Swt tidak pernah lupa, lalu beliau membaca ayat ini: Wama kaana rabbuka 
mansiyya “. (HR. Hakim, al-Bazzar dan ath-Thabrani) 


Sanad hadits ini dinilai shahih oleh imam Hakim dan adz-Dzahabi dalam al-Mustadrak dan at- 
Takhshis. 


Dalam hadits ini Rasulullah Saw member penegasan bahwa setiap hal yang tidak dikomentari 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6247 ) 


maka merupakan dispensasi langsung dari Allah Swt. Sehingga dengan hadits ini dapat 
dimengerti bahwa banyak sekali amal sholeh dan kebaikan dilakukan di luar nash al-@uran secara 
jelas dan terperinci. 


Bukan berarti Allah Swt lupa akan hal itu atau Nabi Saw berkhianat tidak menjelaskannya, karena 
beliau sendiri telah memberikan jawabannya dengan membaca ayat di atas tersebut : 


La Ely OS 
“Dan tidaklah Tuhanmu lupa “ (@S.Maryam : 64) 


Setiap hal yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw tidak bisa dianggap bid'ah ataupun 
dihukumi haram hanya karena tidak pernah dilakukannya, tanpa ada dalil yang melarangnya. 
Bahkan bisa jadi hal-hal yang tidak dilakukan Nabi Saw menunjukkan bahwa hal tersebut 
disyare'atkan. 


Demikian juga setiap hal yang tidak pernah dilakukan generasi salaf, tidak bisa dianggap bid'ah 
hanya karena tidak pernah dilakukan mereka. Terkadang Nabi Saw tidak melalukan karena 
beberapa hal diantaranya : 


- lupa, sebagaimana kejadian beliau waktu lupa dalam sholat dan ditanya “ Apakah ada hukum 
baru dalam sholat ? “ Nabi Saw menjawab : 


BIS Lai II O yah LS Cai SEA pig UE Si 2 BILA G Ha jl dl 


“ Sungguh andai ada hukum baru dalam sholat akan aku beritahu kalian, namun aku hanyalah 
seorang manusia seperti kalian, aku bisa lupa seperti kalian, jika aku lupa maka ingatkanlah aku 
“ (HR. Bukhari dan Muslim) 


- khawatir akan diwajibkan bagi umatnya 
- Menjaga perasaan orang lain 


- Atau karena telah tercakup dalam keumuman ayat al-Guran dan Hadits. Seperti telah menjadi 
hal maklum, beliau tidak melakukan semua kesunnahan, karena telah termuat dalam ayat al- 
Guran : 


O pakis Kd pb Ilas) 
“Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan “ (AS. Hajj : 77) 


Kesimpulannya adalah : setiap hal baru jika ada dasar agamanya yang mendukung, maka itu 
bukanlah bid'ah atau haram. Perhatikan ucapan imam Syafi'l berikut : 


Jet MU S3 Eh e3 ad OS A3 Jan AS OY Sikdl dg Jump dy Reg add PE ya Atuna La JS 
«Ae mere dat Ud) 
“ Setiap hal yang mempunyai landasan syara' maka bukan bid'ah walauppun tidak dilakukan oleh 


golongan salaf. Mereka tidak melakukannya karena terkadang ada udzur saat itu, ada yang lebih 
utama atau pengetahuan tentang hal tersebut belum sampai pada mereka semua “. 


Bahkan sangat banyak sekali hal-hal baru yang dilakukan para sahabat dan tidak pernah 
dilakukan oleh Nabi Saw seperti contoh : 


- Pemindahan Magam Ibrahim yang dilakukan Umar bin Khaththab Ra dari tempat asalnya yang 
menempel Ka'bah ke tempat yang kita kenal sekarang ini. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6245 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kan AI Gaby Pablo jas apel & and Lisatla S4 Ol Olajy pelany dala AI dan AI Syay aj IOS pkl Ol Ailee 


“ Dari Aisyah Ra, sesunguhnya magam Ibrahim pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar 
menempel Ka'bah, kemudian Umar bin Khaththab Ra memindahkannya ke belakang “. (HR. al- 
Baihagi) 

- Abu Hurairah Ra membuat tasbih 2000 biji yang digunakan wiridan di setiap malamnya. 


- Tambahan talbiyah Abdullah bin Umar pada talbiyah Rasulullah Saw, dalam shahih Muslim 
disebutkan : 


JAR LI RJ Wb lap yA Waka y la Ul Upah Ana Lapan Al ay yan op Al ae US) 
“ Abdullah bin Umar menambahi talbiyah Rasul Saw dengan kalimat : “ Labbaika labbaika, wa 
sa'daika, wal khairu bi yadaika, labbaika ilaika war raghbatu ilaika wal “amal “. (HR. Muslim) 
Bersambung... 


0616. Menjawab kedangkalan Abu Ubaidah as-Sidawi 


By : Ibnu Abdillah Al-Katibiy 


Telah beredar di internet khususnya dalam situs-situs para penentang madzhab sebuah tulisan 
yang bersifat sangat profokasi dan merusak persatuan umat Muslim, tulisan yang berisikan 
tentang bahaya fanatic madzhab yang disasarkan kepada jumhur muslimin yang bermadzhab, 
sungguh penulisnya yaitu Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi menulisnya berdasarkan : 

1. Kebodohan akan persoalan ijtihad dan madzhab 

2. Telah melakukan kebohongan public 

3. Pembodohan besar-besaran terhadap pembacanya 

4. Memvonis kaum muslimin yang mayoritas ini dengan ta'ashshub pada madzhabnya 

masing-masing 
Abu Ubaidah telah menunjukkan kedangkalan cara berpikirnya di dalam memahami persoalan 
ijtihadiyyah dan mazdhabiyyah, dan kalau mau jujur semua tulisannya justru berdasarkan taglid 
buta kepada para ulama yang juga kontra terhadap madzhab jumhurul muslimin. 
Di sini al-Fagir akan membongkar pembohongan public Abu Ubaidah di dalam menukil sebuah 
pujian para ulama atas para imamnya. 


# Di awal tulisan Abu Ubaidah membawakan sebuah sy''ir pujian sebagai berikut : 
Abu Ubaidah : 
dn Gl JP 3 oa de Jan Sae Up Ra 
La'nat Rabb kami sejumlah bilangan pasir. Terhadap orang yang menolak perkataan Abu 
Hanifah. 
Jawaban saya : 


Pertama : Abu Ubaidah salah di dalam menyebutkan sumber dari potongan bait tersebut yang 
sebenarnya adalah bersumber dari Abdullah bin Mubarak, beriku kelengkapan baitnya : 


BY md OBAN 3 Lah Akper Ae ga DLS Ady JET, PG Aisi pal Cyakuad! alah Lgale oyag SNI OI) al 
Ad Unila wal) dialek y Rian olah OXke (3 Risio GLS yah Akaoe Ah OJK log IU ya | paniaa Tang 3 NY) Om AI 
G JII apue YUA oa cal JB A8 Aini JET PMII Gd Ah cab Ol JK HS diana ama Ha HA SN Lali 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6249 | 


ditengah 2) oya ole Jay la Lay Rani Aaron al PLAY A3 le Jl Ai 3 Gel Ob till em 
(Raddul Mukhtar 'ala Ad-Durri Al-Mukhtar juz : 1 hal : 61) 


Kedua : Rupanya Abu Ubaidah tidak mengetahui maksud dari potongan bait Ibnu Al-Mubarak 
tersebut, atau memang ia sengaja membohongi public dengan menutupi maksud yang 
sebenarnya. Inilah syarh / penjelsan dari makna bait tersebut : 


Yola Ya pole Kya US OP 6 WTS Resi ASI ya MU Lay oa Sei (Aa al ding oa Oa) 
D8 AAA Al OY 6 dad PLAT 3 pb da Yaa Ja abs ox Ip PE ON 3 IYasa YG ya » xx, 

(HL Alan oa AE USS al yg Unra YR Lal Ah ad SI «ya Kanya 

“ Ucapan : La'nat Rabb kami sejumlah bilangan pasir. Terhadap orang yang menolak perkataan 
Abu Hanifah. Maksudnya adalah “ Terhadap orang yang yang menolak dengan merendahkan 
ucapan Abu Hanifah dari hukum-hukum syare'atnya, karena hal itu memang mengahruskan 
penngusiran dan penolakan (terhadap yang menolaknya hukum syare'at), bukan semata-mata 
mencela dari sisi pengambilan dalilnya. Karena sesungguhnya para imam madzhab memang 
saling berbeda dengan yang lainnya, dan bukan karena semata-mata mencela diri pribadi imam 
tersebut, karena hal itu adalah haram. Dalam bait tersebut bukanlah melaknat pada orang tertentu 


melainkan seperti melaknta orang2 pendusta, para pelaku maskyiat, maka pahamilah hal ini “. 
(Raddul mukhtar juz 1 hal : 63). 


# Kemudian Abu Ubaidah menukil kalam seorang ulama besar dari kalangan madhzab 
Hanbali yaitu Abul Hasan Al-Karkhi dengan bertujuan meremehkannya dan memvonisnya 
telah melakukan fanatic buta pada madzhabnya, berikut petikannya : 


Abul Hasan Al-Karkhiy Al-Hanafi juga mengatakan: “Setiap ayat dan hadits yang 
menyelisihi penganut madzhab kami (Hanafiyyah), maka dia harus dita'wil (diselewengkan 
artinya) atau mansukh (dihapus hukumnya)”. (Lihat Ma Laa Yajuzu Al-Khilaf Bainal 
Muslimin hal. 95). 


Jawaban saya : 


Lagi-lagi Abu Ubaidah hanya meangambil ucapan tersebut dengan memtong-motongnya. Dan ia 
pun tak paham maksud dari ucapan tersebut. Berikut lengkapnya : 


dai Re oya II ole Ja Oi IN mr de gema de JL Ubi Luloeel Jp HE AT IS Ol 


“ Pokok berikutnya adalah “ Setiap ayat yang menyelisihi pendapat para ulama kami, maka 
diarahkan pada naskh atau diarahkan kepada yang lebih tarjih (kuat), namun yang lebih utama 
diarahkan pada ta'wil dari sisi taufig “. (Usul Al-Karkhi : 84) 


Inilah maksud dari ucapan tersebut : 

BII pas Deli ya apa — Ale elgid 0 Cak Il ella ISL peta III Ih 9 mall sena il 
II Aler mari II Jas Il Tami oa GI WS Ge Ie Hi WAS AU US ya ee Jala Ol Rina SESI oya 
“ Pemahaman yang objektif terhadap pokok tersebut adalah : Mengisyaratkan sejauh optimisme 
para ulama figih Hanafi (sbgaimana juga ulama figih madzhab lainnya) untuk tidak melampaui 


nash-nash al-Guran dan sunnah. Dan jika Nampak perkara yang mnyelisihi terhadap al-@uran 
atau sunnah, maka hal itu disebabkan mereka (para ulama) masih meneliti atau memahami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6250 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebuah illat /alasannya di dalam nash tersebut yang berupa naskh, takwil atau tarjih yang 
mendorong mereka untuk tidak Mengabaikan hal ini “. (Al-Fikru Al-Ushuli : 122-124). 


Artinya : “ Terkadang ucapan para ulama kita berselisih dengan nash al-@uran dengan 
ijma' (konsesus) para sahabat Nabi Saw, atau ditarjih dengan hadits. Maka yang dimaksud 
ucapan di atas adalah takhshis yaitu mentakhshis ayat dengan hadits dan hal itu sudah hal biasa 
dalam ilmu tafsir. Maka jelaslah bahwa ucapan syaikh Abul Hasan bukanlah ta'ashshub (fanatik) 
terhadap madzhabnya “. 


Seorang ulama ahli figih yang mendalam seperti beliau tidak mungkin mengatakan harus lebih 
mendahulukan pendapat ulama ketimbang al-Guran dan sunnah, sungguh ini tidak mungkin dalam 
benak beliau. 


Hal ini pun telah dijelaskan maksudnya oleh syaikh Al-Bazdawi : 

yng oya Leles Ai Hat Untan jd pt Jo jl Gem le Ja AP lulouol yi SIK 2 me JS Ul JII Ap, 

0g Se YAI AG Ofy ale JL Femmdl AYI CAG OP «JA pl aon Se LIS Jaa ly cindai Ie Jt al mer jl 
“il Uo. 

“Ucpannya : Prinsip dasar bahwa setiap hadits yang berseberangan dengan pendapat ulama kita, 

maka dimungkinkan pada naskh, atau dalil lain atau ditarjih dengan beberapa wujuh tarjih, atau 

dimungkinkan berdasarkan taufig. Sesungguhnya melakukan hal itu hanyalah sesuai akan 


tegagknya dalil. Jika tegak dalil adanya naskh, maka diarahkan ke naskh, dan jika tegak dalil atas 
selainnya, maka juga di arahkan kesana “. 


Dan ini sesuai dengan penafssiran Ibnu Taimiyyah : 
MY) GB Cik ya gb Alay tele AI lan AI Syany WEE Katy Lake Yy3 RI Jis rd PAI RSI oya Je add Al bad 
AI be AI Jang VI Bing jp oya Teja bd uya dat JS Ol dy Jgn PUS Kayong (da laa LAI Oyhita (AP «Jaber 
SB ie aU AB ANE Taman Lega lor AS JB petia Area) dong ISI SU) pelug Als 
Blue RU JAE mang : 
JB pel y Ale Al bp cal Ol oolizel pake 1 Lau 
Ji! DUky JL Sl Bo) oolizel pas : su. 
Hen SIA SIS Of oollizel 1 SJWI, 
10 9 Ly MI se MM dh. 
“ Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada satupun dari para imam madzhab yang diterima oleh umat 
secara menyeluruh itu menyalahai Rasulullah Saw di dalam satu sunnahnya saja baik yang 
lembut maupun yang jelas. Karena sesungguhnya mereka bersepakat dengan yakin atas wajibnya 
mengikuti Nabi Saw, dan setiap ucapan manusia ditolak kecuali Rasulullah Saw. Akan tetapi jika 


menemukan salah satu pendapat mereka yang berselisih dengan hadits shohih, maka harus ada 
alasan di dalam meninggalkannya. 


Seluruh alasan ada tiga macam : 

Pertama : Tidak meyakini bahwa Nabi Saw mengatakannya 

Kedua : Tidak meyakini menginginkan masalah tersebut dengan ucapan tersebut 
Ketiga : Meyakini bahwa hukum tersebut dimansukh (dihapus) “. 

(Raf'ul malam “an aimmatil a'lam juz : 1 hal : 9-10) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6251 | 


# Kemudian Abu Ubaidah menampilkan sebagian ucapan yang masyhur di kalangan 
Malikiyyah : 
KS padi NN CARE ANA 
“Seandainya bukan karena Malik, maka agama ini akan hancur “. 
Jawaban saya : 


Sungguh jika Abu Ubaidah menuduh pengikut madzhab imam Malik sebagai pengikut yang fanatik 
dan berlebihan atas dasar ucapan tersebut, maka dia telah menuduh dan memvonis mereka atas 
tuduhan yang bersumber dari kedangkalan cara berfikirnya tersebut. 


Ucapan tersebut adalah sebuah wujud rasa syukur para pengikutnya atas anugerah Allah Swt 
yang diberikan melalui seorang ulama besar bernama imam Malik, yang telah banyak berjasa 
dalam syare'at Islam ini, Kaum muslimin diseluruh penjuru dunia sungguh telah merasakan jasa 
beliau dalam hal keagamaan. sehingga agama menjadi kuat sebabnya. Bukan sebuah ucapan 
fanatic atau berlebihan. Maka patutlah imam Malik mendapat pujian semacam itu. 


Ucapan-ucapan senada banyak termaktub di kitab-kitab para ulama, di anataranya pujian imam 
Syafi'1 kepada imam Abu Hanifah berikut : 

JB al 22 1 J9 said gua) Al olles dis? Mo dll ul san 99 All 969 Jis ade yul dini 

“Ibnu Hajar berkata : Berkata imam Malik Radhiallahu “anhu “ Barangsiapa ingin mendalami 
dalam ilmu figih, maka dia butuh (merujuk) pada Abu Hanifah “ (Raddu al-Mukhtar : 63) 

Dasn juga pujian imam Ahmad bin Hanbal kepada imam Syafi'l berikut : 

JB slo3I Sal Ly Jis ! Lo yu dal 2 420 X9 lol8 YI pe3L9 90 atic dip 

“Imam Ahmad bin Hanbal berkata “ Tidaklah seseorang menyentuh tinta dan pena kecuali imam 
terdapat jasa imam Syafi'i di dalamnya “. 


Beranikah Abu Ubaidah mengatakan imam Sayfi'l dan imam Ahmad telah fanatic buta pada 
sesorang ?? atau berlebihan di dalam pujian ?? 


Tiga bait tersebut telah disebutkan oleh para penulis biografi Ibnu Taimiyyah yang telah tersebar 
luas. Ketiga bait tersebut, sebenranya justru terlalu berlebihan di dalam memuji Ibnu Taimiyyah 
dan terlalu mengada-ngada. Bagaimana pun hebatnya ibnu taimiyyah al-harrani ia tetaplah 
manusia biasa, bukan Nabi dan bukan Rasul 


# Selanjutnya Abu Ubadiah berkata “ Dalam madzhab Syafi'iyyah, imam Al-Juwaini As- 
Syafi'i rahimahullah berkata: “Menurut kami, setiap orang berakal dan seluruh kaum 
muslimin, baik di timur maupun barat, jarak dekat maupun jauh wajib mengikuti madzhab 
Syafi'i. Bagi orang yang masih awam dan jahil, mereka harus mengikuti madzhab Syaff'i 
dan tidak mencari pengganti lainnya”. (LihatMughitsul Al-Khalg hal. 15-16) 

Jawaban saya : 


Kedangkalan cara berpikir Abu Ubaidah semakin nyata saat menampilkan kalam Imam Ibnu 
Juwaini sebagai hujjah untuk memvonis ulama syafi'iyyah telah berfanatik buta pada gurunya. 
Inilah kalam Ibnu Juwaini lengkapnya : 


Ha Ios! by lag WE) B3 Crakk Raley Coil BS le LO ai AE Gaye oa el Ly 
Yap 4 Ogeo Yg V2 A15 Oya Y SL dika Ill Lah JIJIYI Jledely pln lgi le R3 ALI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6252 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ucapan beliau menjelaskan akan pentingnya bertaglid bagi orang awam kepada seorang ulama 
yang ahli dalam berijtihad, bahkan menjadi suatu kewajiban untuk bertaglid. Dan tidak mengikuti 
pendapat orang lain yang tidak ahli dalam berijtihad. Hal ini sudah mnjadi fakta sejarah dari 
generasi salaf hingga masa para imam madzhab, bahwa taglid atau madzhab adalah sebuah 
keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. 


Dalam persoalan ini saya akan membahasnya secara tersendiri, karena akan butuh penjelsan 
panjang dan luas dalam persoalan madzhabiyyah. 


# Berikutnya Abu Ubaidah menampilkan kalam sebagian pengikut madzhab Hanbali : 


Perhatikanlah ungkapan “Alauddin Al-Haskafiy Al-Hanafiy ketika memuji imam Abu 
Hanifahrahimahullah: 


“Kesimpulanya, imam Abu Hanifah merupakan mu'jizat Nabi yang paling besar setelah Al- 


Gur'an....”. 


(Lihat Ad-Durrul Mukhtar 1/55-58 diringkas dari Zawabi' fi Wajhi Sunnah hal. 223 oleh 
Syaikh Sholah Magbul Ahmad dan Kutub Hadzara Minha Ulama' (1/158-167) oleh Syaikh 
Masyhur Hasan Salman). 


Jawaban saya : 


Sunnguh Abu Ubaidah sebenarnya justru telah taglid buta dengan mencomot ucapan tersebut 
begitu saja dan langsung memvonis tanpa mau memahami makna yang sebenarnya. 


OT Ang ibenak! Ll puma las oya Riiio UT OI Jo, 
Ucapan imam Muhammad bin “Alauddin ini, memang benar adanya. Berdasarkan hadits Nabi Saw 
yang shohih berikut ini : 
Ur Sella ya Gaet ya GA lali OS j1 pelg dala al eka AI Segar, JB: JB 0 ey Ina dls 
Rasulullah Saw bersabda “ Andaikan ilmu agama itu bergantung di bintang tujuh, niscaya akan 
dijamah oleh orang-orang dari putra Parsi “. (HR. Ahmad dan dishohikan oleh Ibnu Hibban : 7309) 


Menurut para ulama seperti al-Hafidz as-Suyuthi dan lain-lain, hadits tersebut paling tepat sebagai 
isyarat dan rekomendasi terhadap imam Abu Hanifah. Karena dari sekian banyak ulama yang 
berasal dari keturunan Parsi, hanya imam Abu Hanifah yang memiliki reputasi dan popularitas 
tertinggi dan diikuti oleh banyak umat dari dulu hingga kini. 


Maka pantas beliau disebut bagian dari mu'jiat Nabi Saw, karena sebelum kelahirannya Nabi Saw 
telah mengkabarkannya kepada kita dan kabar gaib ini merupakan mu'jizat Nabi Saw. 


Bahkan kalau kita mau melihat bagaimana para pengagum Ibnu Taimiyyah Al-Harrani memuji Ibnu 
Taimiyyah, maka sungguh terlihat mengada-ngada dan bahkan berlebihan : 
pa 0 Hr dilimy HJ Oil gl Jyia 13 
PAI Ipa Lis ya #3 AU Ad mm ya 
Pil de aj lajigl #3 ab GE BU ya 
“ Dapatkah mereka melukiskan sifat-sifat Ibu Taimiyyah # Sedangkan sifat-sifatnya yang terpuji 
telah melampaui batas. 
Dia adalah hujjah Allah yang kokoh # Dan keajaiban masa diantara kami. 
Dia adalah ayat yang terang bagi makhluk # Cahayanya mengalahkan sinar matahari “. (kitab Ar- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6253 


Radul wafer, Ibnu Nashir hal : 96) 


Di dalam Hadist Nabi Saw tak disebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah adalah ayat Allah yang 
diwahyukan untuk manusia. 


Maka beranikah Abu Ubaidah memvonis para pengagum Ibnu Taimiyyah ini sebagai pengikut 
yang fanatik buta dan berlebihan kepada Ibnu Taimiyyah ??? 


CATATAN : Kalau Abu Ubaidah mau jujur, sebenarnya dia sendiri telah melakukan fanatik buta 
terhadap orang yang belum jelas keilmuannya, semua tulisannya hanyalah copas dari sebuah 
situs berikut ini: http://www.islamadvice.com/ilm/ilm20.htm yang ia terjemahkan ke dalam bahasa 
Indoensia dan sedikit ia tambahkan bukan murni hasil dari ijtihad atau penelitiannya. 


0628. Pola mereka terindoktrinisasi paham anti mazhab 


Alhamdulillah, pagi yang cerah pada hari ini, 18 Nov 2011, kami “dicekal” dari sebuah 
perbincangan pada www.fb.com/photo.php? 
fbid-188258381251356&set-a.161218643955330.41076.161132250630636 sehingga apa yang 
kami sampaikan hilang dari perbincangan di sana. 


Kami sudah menyampaikan kepada mereka, bahwa apa yang mereka pahami pada saat ini 
belumlah pasti pemahaman Salafush Sholeh. Mereka adalah korban dari indoktrinisasi para ulama 
yang mengaku-aku bahwa apa yang mereka sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Memang ulama mereka membaca Al @uran , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, Musnad, 
lalu ulama mereka pun berjtihad dengan pendapat mereka. Apa yang ulama mereka katakan 
tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu ulama mereka sendiri. 
Sumbernya memang Auran dan Sunnah, tapi apa yang ulama-ulama mereka sampaikan semata- 
mata lahir dari kepala mereka sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula salah, 
yang pasti benar hanyalah lafaz/nash Al @u'ran dan Hadits 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama-ulama mereka mengatakan bahwa apa yang 
mereka pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang ulama 
mereka pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah 
masalah namun ketika apa yang ulama mereka pahami dan sampaikan tidak sesuai dengan 
pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah terhadap 
para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman. 


Ada pelajaran yang cukup menarik yang dapat kami ambil dari perbincangan di sana yang dapat 
menjawab pertanyaan kami selama ini yakni bagaimana pola indoktrinisasi sehingga mereka 
terjerumus kedalam gerakan paham anti mazhab yang dihembuskan oleh kaum Yahudi yang pada 
masa kini khususnya dipimpin oleh Zionis Yahudi. 


Kami dapatkan dari pertanyaan mereka yakni, 


keke kekkk 


awal kutipan 


“Ayat al-Gur'an dan hadits-hadits Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam ada yang bersifat umum 
dan ada juga yang bersifat khusus. Jika kita menemukan suatu dalil yang bersifat umum 
bagaimana cara kita mengembalikannya? 


Apakah dalil tersebut kita kembalikan kepada ulama Salaf yakni para Shahabat dan Tabi'in 
atau dengan pemahaman ulama Khalaf? Atau dengan pemahaman kita sendiri? 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6254 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari pertanyaan mereka dapat kita ketahui bahwa mereka tentu akan menjawab “kembalikan 
kepada ulama Salaf. Mereka tidak akan menjawab mengembalikan kepada pemahaman sendiri 
dan juga mereka telah diindoktrinisasi untuk meninggalkan pemahaman ulama Khalaf yang 
umumnya adalah para ulama yang sholeh pengikut Imam Mazhab. Padahal tidak ada 
hubungannya antara upaya pemahaman dengan zaman kehidupan atau generasi seperti yang 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/26/khalaf-yang-sholeh/ 


Permasalahannya adalah apa yang mereka maksud dengan “kembalikan kepada ulama Salaf" 
sedangkan kita tentu tidak dapat lagi bertemu dengan ulama Salaf. Pada saat ini yang tertinggal 
adalah lafaz/tulisan perkataan atau pendapat ulama Salaf yang perlu upaya pemahaman lebih 
lanjut. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/perlu-pemahaman-lanjut/ 


Mereka katakan “kembalikan kepada ulama Salaf” namun pada kenyataannya mereka 
mengembalikan kepada ulama-ulama mereka yang berupaya memahami tulisan/lafaz perkataan 
atau pendapat ulama Salaf dimana setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula salah. 


Fitnah akhir zaman secara tidak disadari oleh mereka terjadi dikarenakan mengatasnamakan 
pemahaman (kaum) sendiri sebagai pemahaman Salafush Sholeh. Akibatnya kaum muslim yang 
awam menjadi terpedaya, sehingga mereka merasa meyakini sebuah kebenaran terhadap apa 
yang disampaikan oleh ulama yang mengaku-aku bahwa apa yang disampaikan adalah 
pemahaman Salafush Sholeh 


Mereka terindoktrinisasi gerakan anti mazhab dengan mencitrakan buruk terhadap ulama khalaf 
yang merupakan ulama-ulama pengikut para Imam Mazhab. Mereka diarahkan untuk mengikuti 
pemahaman ulama-ulama mereka yang tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mazhab yang 
mutlak. 


Contohnya mereka tidak dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud sunnah hasanah dan 
sunnah sayyiah sehingga boleh jadi mereka terjerumus kesyirikan sebagaimana yang dinginkan 
oleh kaum Zionis Yahudi. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/1 6/terjerumus-kesyirikan/ 


Begitupula upaya kaum Zionis Yahudi mengangkat kembali pola pemahaman ala pemahaman 
Ibnu Taimiyyah yakni pemahaman secara dzahir atau harfiah atau dengan metodologi 
"terjemahkan saja" sehingga segelintir umat Islam terjerumus pada kekufuran dalam i'tigod. 
Padahal pada akhir hidupnya ulama Ibnu Taimiyyah telah bertobat dari kesalahpahamannya 
dalam i'tigod. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dazahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran?. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti." 


Dapatlah kita ketahui adanya gerakan anti mazhab dengan "kemasan slogan" agar umat Islam 
merujuk kepada Al Gur'an dan Hadits dengan pemahaman masing-masing tanpa mempedulikan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6255 | 


kompetensi sebagai mujtahid. 


Berdasarkan analisa kami, ada dua gerakan yang ditempuh oleh Zionis Yahudi untuk 
meruntuhkan kaum muslim dari dalam dengan teknik ghazwul fikri (perang pemahaman) yakni 
gerakan anti mazhab seperti uraian di atas dan gerakan anti tharikat (tasawuf). 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens telah membuktikan hujjahnya dengan sejarah, bagaimana gerakan tarikat Idrisiah di 
Maghribi (Maroko) berhasil dengan gemilang merebut kemerdekaan dari penjajajah. Raja-raja 
kerajaan Osmaniah dan para tentaranya adalah terdiri dari ahli-ahli tharikat. Mereka berkhalwat 
beberapa hari sebelum keluar berperang. 


Selain itu pihak orientalis atas arahan pihak kolonial telah menyelidiki juga tharikat-tharikat, antara 
lain Idrisiah di Libya dan beberapa negara Islam lainnya, termasuk kepulauan Melayu oleh Snouck 
Hurgronje orientalis Belanda di Indonesia. 


Hasil kajian dan laporan yang diberikan kepada pemerintah kolonial itulah yang menyebabkan 
lahirnya kecurigaan terhadap gerakan tharikat dalam Islam. Pihak penjajajah memandang gerakan 
tharikat berbahaya bagi kekuasaan mereka. Untuk menyekat dan menghapuskannya, Prof. Haji 
Abu Bakar Acheh dalam bukunya Syariat telah menyampaikan puncak timbulnya ordinan's guru 
tahun 1925 di Indonesia. Melalui ordinan's itu katanya, bagi guru-guru agama yang hendak 
mengajar agama terutamanya bidang tarikat hendaklah mendaftarkan diri dan mendaftarkan 
sekaligus kitab-kitab yang hendak diajarkan. 


Laurens mengupah seorang ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku 
yang menyerang tarikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan 
dibiayai oleh pihak orientalis. Beberapa saat kemudian kerajaan Arab Saudi setelah diambil alih 
oleh pemimpin yang bermazhab Wahabiah telah mengharamkan Tasauf (Tharikat) serta termasuk 
gerakan anti mazhab. 


Selain menggunakan media masa (buku dan majalah) untuk menghapuskan tharikat sufi, pihak 
musuh Islam juga menggunakan berbagai cara lain, diantaranya mereka menciptakan tharikat 
sesat (palsu) dan menyelewengkan tharikat yang sebenarnya dengan menyelundupkan ajaran- 
ajaran mereka ke dalam gerakan tharikat. Ajaran mereka itulah yang mendakwa konon mendapat 
wahyu, dilantik menjadi nabi, menjadi Nabi Isa, Imam Mahdi dan lain sebagainya. Di antaranya 
yang jelas kepada kita adalah gerakan Gadiani, Bahai, Ismailiah di India, pimpinan Agha Khan dll. 


Gerakan tharikat sesat (palsu) telah dikembangkan di seluruh dunia dan ini menjadi alasan bagi 
ulama anti tharikat untuk menguatkan hujjah mereka bahwa tharikat bukanlah ajaran Islam 
termasuk bertawassul itu suatu perbuatan sirik. Gerakan tharikat sesat tersebut tidak mustahil 
datang (tersebar) di negara kita sehingga merusak tharikat yang sebenarnya. Akibatnya pihak 
yang berwenang melakukan penyelidikan atas tharikat sesat tersebut kemudian membuat 
kesimpulan menyalahkan semua tharikat-tharikat yang ada termasuk tharikat yang hag. 


Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al 
Mukarromah, menyampaikan bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) 
cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6256 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(aliran—aliran tasawuf) adalah syirik dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama! 


Merekapun menyusun kurikulum pendidikan bekerjasama dengan Amerika yang dibelakangnya 
adalah kaum Zionis Yahudi. Hal ini terurai dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Pada hakekatnya gerakan anti tharikat (tasawuf) adalah gerakan penjauhan umat Islam dari 
pengetahuan tentang akhlak atau tentang Ihsan atau menjauhkan umat Islam dari berakhlak baik. 
Tasawuf adalah tentang akhlak atau tentang Ihsan. 


Para ulama Sufi setelah mereka memenuhi perkara syariat, berupaya memperjalankan diri mereka 
agar sampai (wushul) kepada Allah ta'ala atau dengan kata lain berupaya mengungkapkan apa 
yang dimaksud dengan firman Allah ta'ala seperti yang artinya, "Aku adalah dekat".( Al Bagarah 
(21:186 ). 

“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat? (AS Al-Wagi'ah 
(56: 85 ). 

“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (AS. Aaaf (501 :16 ) 


Para ulama sufi banyak mengambil pelajaran dari Imam Sayyidina Ali ra untuk dapat bermarifat 
ditengah umumnya kaum muslim menghindari mendalami apa yang disampaikan khataman 
Khulafaur Rasyidin karena takut dianggap termasuk kaum Syiah khususnya kaum Syiah yang 
terkena ghazwul fikri dari orang Yahudi. 


Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?" 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati" 


Tasawuf adalah tentang Ihsan atau tentang akhlak yang berupaya memperjalankan diri mereka 
sehingga bertemu dan melihat Allah ta'ala dengan hati. Sejak dahulu kala di perguruan-perguruan 
Islam kurikulum Tasawuf terkait dengan akhlak. 


Target mereka yang menjalankan Tasawuf adalah bermarrifat, namun sebelum tercapai mereka 
selalu merasa diawasi/dilihat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mereka mencapai muslim yang 
ihsan atau muslim yang berakhlak baik. Mereka takut kepada Allah jika mereka melakukan 
perbuatan keji dan mungkar. 


Wp S6 3 3 Un Sub ar alta dn ass of JB SU dh Ih 6 J6 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11). 


Link: http://www.indoguran.com/index.php? 
suranoz2&ayatno-3&action-display&optionzcom muslim 


Barangsiapa yang merasa diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat melihat 
Rabb atau muslim yang Ihsan (muslim yang baik , muslim yang sholeh) - , maka ia mencegah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6257 ) 


dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, sehingga ia tidak berzina, tidak korupsi, tidak 
zalim dalam kepemimpinan, tidak melakukan riba, tidak dengki, tidak iri, tidak mencela/menghujat/ 
mengolok-olok saudara muslimnya sendiri, tidak menunda hak-hak manusia, tidak menyia-nyiakan 
hak keluarganya, familinya, tetangganya, kerabat dekatnya, dan orang-orang senegerinya serta 
tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar lainnnya 


Dari upaya menjauhkan umat Islam dari tasawuf atau tentang Ihsan (akhlak) maka terbentuklah 
segelintir umat Islam yang takut kepada neraka namun tidak takut karena diawasi/dilihat oleh Allah 
Azza wa Jalla sehingga mereka berakhlak tidak baik, melakukan perbuatan keji dan mungkar, 
seperti contohnya mencela, memperolok-olok, menghujat saudara muslim sendiri. Begitupula 
mereka mencekal kami dari sebuah perbincangan adalah perbuatan zalim (tidak adil) sehingga 
kami terhambat untuk meluruskan pemahaman-pemahaman kelompok mereka. Semuanya kami 
kembalikan kepada Allah Ar Rahmaan Ar Rahiim. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0639. Mereka korban perang pemahaman 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/21/merasa-paling- 
benar/ terjawablah sudah kenapa mereka selama ini merasa paling benar, paling tarjih, paling 


“nyunnah”, semua itu karena mereka merasa telah mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun 
kenyaataannya mereka mengikuti pemahaman ulama-ulama mereka sendiri. 


Mereka terpengaruh oleh ulama-ulama yang tidak disadari telah berlaku tidak jujur karena 
mengatasnamakan pemahaman mereka sebagai pemahaman Salafush Sholeh. Bandingkan 
dengan para Imam Mazhab , mereka mengakui upaya ijtihad (upaya pemahaman) dan istinbat 
(menetapkan hukum perkara) yang mereka lakukan adalah upaya mereka sendiri dan selalu 
mengingatkan kepada para pengikut mereka untuk selalu merujuk darimana mereka mengambil 
yaitu Al Guran dan as Sunnah. 


Ulama-ulama mereka mengatasnamakan pemahaman mereka sebagai pemahaman Salafush 
Sholeh adalah pengaruh gahzwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis 
Yahudi agar umat muslim meninggalkan pemahaman para Imam Mazhab atau Imam Mujtahid 
yang merupakan imam/pemimpin kaum muslim dalam berijtihad dan beristinbath. Ulama-ulama 
mereka terkena ghazwul fikri dengan gerakan anti mazhab adalah dikarenakan mereka 
memahami Al Gur'an dan Hadits sebagian besar bersandarkan secara otodidak atau belajar 
sendiri yang memungkinkan dimasukan ghazwul fikri dari pusat-pusat kajian Islam yang didirikan 
oleh kaum Zionis Yahudi. 


Hal yang harus kita ingat selalu bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara muslim kita yang 
harus kita "perangi" maksudnya kita harus luruskan kesalahpahaman-kesalahpahaman mereka. 
Janganlah mereka kita cela, hujat, atau perolok-olok karena mereka tetap termasuk manusia yang 
telah bersyahadat sehingga otomatis menjadi saudara muslim kita namun mereka terkena 
ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al @uran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6258 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


Kenapa dikatakan oleh Rasulullah dengan istilah "orang-orang muda" telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/orang-orang-muda/ 


Pada hakikatnya mereka menjadi korban dari ghawul fikri adalah merupakan bagian dari 
pengaturan Allah Azza wa Jalla dan menjadi cobaan bagi kita kaum muslim pada umumnya. 
Tentulah kita harus menghadapi cobaan ini dengan sikap dan perbuatan yang dicintai oleh Allah 
Ar Rahmaan Ar Rahiim. 


Kaum Yahudi yang pada masa kini dikenal dengan kaum Zionis Yahudi, merupakan orang-orang 
yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslim 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik” (AS Al Maaidah (51: 82 ). 


Kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan lucifier, freemason atau iluminati adalah mereka 
yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Kaum Zionis 
Yahudi berupaya keras agar umat muslim dapat mencintai mereka dan menjadikan mereka 
sebagai pemimpin dunia atau yang dikenal dengan “the new world order" 


Telah dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan 
setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab 
Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir)” (AS Al 
Bagarah (2): 101-102 ) 

Kaum Zionis Yahudi melancarkan ghazwul fikri (perang pemahaman) melalui gerakan atau paham 


anti mazhab atau gerakan agar kaum muslim merujuk kepada Al Gur'an dan Hadits dengan akal 
pikiran masing-masing tanpa mempedulikan kompetensi sebagai mujtahid 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


"Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para rohaniawan non-Yahudi 
(contohnya para Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang 
pada saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat 
mereka berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan diman-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan.." 


Ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilakukan oleh Kaum Zionis Yahudi terhadap kaum 
muslim melalui pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan adalah dengan cara mengangkat 
kembali pola atau metodologi pemahaman ala pemahaman Ibnu Taimiyyah, Ibnu Goyyim al 
Jauziah atau Muhammad bin Abdul Wahhab yakni pemahaman secara dzahir atau harfiah atau 
dengan metodologi “terjemahkan saja” sehingga segelintir umat Islam terjerumus pada kekufuran 
dalam itigod. Padahal pada akhir hidupnya ulama Ibnu Taimiyyah telah bertobat dari 
kesalahpahamannya dalam itigod. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6259 | 


karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
“Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Pemahaman dengan metodologi "terjemahkan saja" ala metodologi pemahaman Ibnu Taimiyyah 
sehingga salah paham tentang bid'ah juga dapat menjerumuskan segellintir umat Islam kedalam 
perselisihan, perdebatan, saling menyesatkan bahkan jatuh ke dalam kesyirikan. 


Kita tidak boleh sembarangan menuduh saudara muslim kita sebagai Ahlul Bid'ah karena bid'ah 
disini yang dimaksud adalah bid'ah dholalah. 


Bid'ah dholalah adalah perbuatan syirik karena penyembahan kepada selain Allah, 
Bid'ah dholalah adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
kuy JS ola ye dl 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. jAsh-Shahihah No. 1620| 


Bid'ah dholalah adalah perkara baru atau mengada-ada yang bukan kewajiban (ditinggalkan tidak 
berdosa) menjadi kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, tidak diharamkan (halal) 
menjadi haram atau sebaliknya dan tidak dilarang (mubah/boleh) menjadi dilarang (dikerjakan 
berdosa) atau sebaliknya. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa) 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam itu ditetapkan sebagai kewajiban atas 
kalian.” (HR Bukhari 687). Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&optionzcom bukhari 


Begitu juga kita dapat ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan kaum Nasrani 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak menetapkan kewajiban (ditinggalkan berdosa), larangan 
(dikerjakan berdosa) dan pengharaman (dikerjakan berdosa) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan beberapa batas/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6260 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


larangan, maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan 
kamu pertengkarkan dia: dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya 
kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, 
dihasankan oleh an-Nawawi). 


Untuk itulah ulama yang berfatwa dalam perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), larangan 
(dikerjakan berdosa) dan pengharaman (dikerjakan berdosa) wajib berlandaskan dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. 


Pemahaman dengan metodologi "terjemahkan saja" adalah pemahaman secara ilmiah yakni 
pemahaman hanya bersandarkan kepada akal pikiran (otak/logika/rasio) dan memori (ingatan). 


Sedangkan untuk memahami Al Guran dan Hadits tidak bisa dengan hanya menyandarkan 
pemahaman secara ilmiah. Untuk memahami Al Gur'an dan Hadits kita membutuhkan cahayaNya 
atau membutuhkan karunia dari Allah ta'ala yakni berupa pemahaman secara hikmah 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ) 


Pemahaman secara hikmah tidak dimiliki oleh setiap manusia yang tidak bersyahadat karena 
mereka tidak termasuk orang yang dikehendakiNya bahkan kaum Zionis Yahudi adalah kaum 
yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai', beliau bersabda, "Kaum Yahudi." Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Pemahaman secara hikmah adalah pemahaman menggunakan akal galbu (hati atau lubb) 
sebagaimana ulil albab 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran 
(dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ) 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 
Ulil albab dengan ciri utamanya sebagaiman firmanNya yang artinya 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (AS Ali Imran (3) : 191) 


Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan sebelumnya pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/berdiri-duduk-berbaring/ 
Kalimat majaz atau balaghoh hanya dapat dipahami dengan hati. 


Hati adalah wadah cahayaNya , sarana mendapatkan petunjukNya, tabir komunikasi antara 
hamba dengan sang Khalig 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya 


“Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali 
dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6261 | 


(malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya 
Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana”. (OS Asy Syuura (421:51) 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad 
(901:10 ) 

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 
(011:8) 

'Fw'aad (hati) tidak pernah mendustai apa-apa yang dilihatnya' (AS An Najm (531:11). 


“Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AS An 
Nuur (241:35) 


“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun”. (AS An Nuur (241:40 ) 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (AS Az Zumar (39J:22) 


“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, 
mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan 
mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan 
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat 
Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang- 
orang yang lalai". (AS al A'raaf (71:179) 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada 
hati. Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari memahami Al Guran dan 
Hadits. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, 
niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS 
Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Perang pemahaman yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi, selain melalui gerakan anti 
mazhab, pemahaman secara ilmiah atau pemahaman secara dzahir, mereka juga melakukan 
gerakan anti tasawuf atau tharikat. 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istiyomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens telah membuktikan hujjahnya dengan sejarah, bagaimana gerakan tarikat Idrisiah di 
Maghribi (Maroko) berhasil dengan gemilang merebut kemerdekaan dari penjajajah. Raja-raja 
kerajaan Osmaniah dan para tentaranya adalah terdiri dari ahli-ahli tharikat. Mereka berkhalwat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6262 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beberapa hari sebelum keluar berperang. 


Selain itu pihak orientalis atas arahan pihak kolonial telah menyelidiki juga tharikat-tharikat, antara 
lain Idrisiah di Libya dan beberapa negara Islam lainnya, termasuk kepulauan Melayu oleh Snouck 
Hurgronje orientalis Belanda di Indonesia 


Hasil kajian dan laporan yang diberikan kepada pemerintah kolonial itulah yang menyebabkan 
lahirnya kecurigaan terhadap gerakan tharikat dalam Islam. Pihak penjajajah memandang gerakan 
tharikat berbahaya bagi kekuasaan mereka. Untuk menyekat dan menghapuskannya, Prof. Haji 
Abu Bakar Acheh dalam bukunya Syariat telah menyampaikan puncak timbulnya ordinan's guru 
tahun 1925 di Indonesia. Melalui ordinan's itu katanya, bagi guru-guru agama yang hendak 
mengajar agama terutamanya bidang tarikat hendaklah mendaftarkan diri dan mendaftarkan 
sekaligus kitab-kitab yang hendak diajarkan. 


Laurens mengupah seorang ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku 
yang menyerang tarikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan 
dibiayai oleh pihak orientalis. Beberapa saat kemudian kerajaan Arab Saudi setelah diambil alih 
oleh pemimpin yang bermazhab Wahabiah telah mengharamkan Tasauf (Tharikat) serta termasuk 
gerakan anti mazhab. 


Selain menggunakan media masa (buku dan majalah) untuk menghapuskan tharikat sufi, pihak 
musuh Islam juga menggunakan berbagai cara lain, diantaranya mereka menciptakan tharikat 
sesat (palsu) dan menyelewengkan tharikat yang sebenarnya dengan menyelundupkan ajaran- 
ajaran mereka ke dalam gerakan tharikat. Ajaran mereka itulah yang mendakwa konon mendapat 
wahyu, dilantik menjadi nabi, menjadi Nabi Isa, Imam Mahdi dan lain sebagainya. Di antaranya 
yang jelas kepada kita adalah gerakan Gadiani, Bahai, Ismailiah di India, pimpinan Agha Khan dll. 


Gerakan tharikat sesat (palsu) telah dikembangkan di seluruh dunia dan ini menjadi alasan bagi 
ulama anti tharikat untuk menguatkan hujjah mereka bahwa tharikat bukanlah ajaran Islam 
termasuk bertawassul itu suatu perbuatan sirik. Gerakan tharikat sesat tersebut tidak mustahil 
datang (tersebar) di negara kita sehingga merusak tharikat yang sebenarnya. Akibatnya pihak 
yang berwenang melakukan penyelidikan atas tharikat sesat tersebut kemudian membuat 
kesimpulan menyalahkan semua tharikat-tharikat yang ada termasuk tharikat yang hag. 


Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al 
Mukarromah, menyampaikan bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) 
cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah 
(aliran—aliran tasawuf) adalah syirik dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama!/ 
Merekapun menyusun kurikulum pendidikan bekerjasama dengan Amerika yang dibelakangnya 
adalah kaum Zionis Yahudi. Hal ini terurai dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ 


Sejak dari dahulu kala di seluruh perguruan tinggi Islam tasawuf adalah tentang akhlak atau 
tentang ihsan. Dalam tasawuf, hal yang didalami memang adalah perkara ghaib. Kata ghoib, 
menurut beberapa kamus arab, seperti lisaanul arab berasal dari kata ghoba (tidak tampak, tidak 
hadir) kebalikan dari kata hadhoro atau dhoharo (hadir atau nampak). Ghaib adalah sesuatu yang 
tidak tampak dengan panca indera seperti mata kita atau sesuatu yang tidak tampak secara kasat 
mata. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6263 


Dalam diri manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Ruhani adalah bagian dari diri manusia yang 
tidak tampak atau ghaib. Ruhani adalah ruhNya yang didalamnya terdiri dari Akal @albu, Hati dan 
Nafsu. Contoh berapakah ukuran atau dimensi dari "hati yang lapang" atau "hati yang sempit" 


Kaum Zionis Yahudi sangat takut sekali dengan kaum Sufi atau mereka yang Ihsan atau muhsin / 
muhsinin atau mereka yang menjadi Wali Allah karena jika seorang Wali Allah meminta kepada 
Allah Azza wa Jalla maka pasti dipenuhiNya 


Dalam sebuah hadits @udsi , Rasulullah bersabda yang artinya : "Bila Aku telah mencintainya, 
maka Aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya 
yang digunakannya untuk melihat dan tangannya yang digunakannya untuk memukul dan kakinya 
yang digunakannya untuk berjalan: jika dia meminta kepada-Ku niscaya Aku akan 
memberikannya, dan jika dia meminta perlindungan kepada-Ku niscaya Aku akan melindunginya”. 
(HR Bukhari) 


Pencitraan hal yang buruk pada tasawuf atau tentang ihsan atau akhlak pada hakikatnya bagan 
dari rencana kaum Zionis Yahudi merusak kaum muslim dengan akhlak yakni dengan cara 
menjauhkan dari pengetahuan tentang tasawuf atau tentang Ihsan atau tentang akhlak. Sejalan 
dengan upaya secara dzahir yang telah dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi dengan merusak 
akhlak kaum muslim melalui pornografi, sex bebas, gaya hidup bebas, narkoba dll. Wallahu a'lam 


Ditengah-tengah perbedaan pemahaman dan pengaruh ghazwul fikri yang dilakukan oleh kaum 
Zionis Yahudi maka kita sebaiknya mentaati firman Allah ta'ala dan Sunnah Rasulullah berikut : 
Firman Allah ta'ala yang artinya,"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sSunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya". (AS An Nisaa (41:59 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya : “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan 
(perbedaan pemahaman / berlainan pendapat) maka ikutilah kelompok mayoritas (as-sawad al 
azham).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al 
Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shogfhir, ini adalah hadits Shohih) 


Marilah kita kembali kepada Al Guran dan As Sunnah dengan mengikuti sunnah Rasulullah yakni 
mengikuti kelompok mayoritas (as-sawad al a'zham) yakni mengikuti pemahaman pemimpin 
ijtihad (imam mujtahid mutlak) atau yang disebut dengan Imam Mazhab dan penejelasan dari 
pengikutnya terdahulu sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as 
Sunnah. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0640. Indikator semakin dekat denganNya 


Mereka mengingatkan kami tentang hukum isbal, hukum berjenggot, hukum bersiwak, hukum 
gambar/lukisan makhluk bernyawa dan hukum musik dan bernyanyi : 
Hukum Isbal, contohnya pada http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/13/hukum-isbal/ 
Hukum berjenggot pada http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-mencukur-dan- 
memelihara-jenggot/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6264 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hukum bersiwak ada dalam tata cara wudhu pada http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/13/ 
cara-wudhu/ 
Hukum gambar/lukisan makhluk bernyawa pada http://konsultasi.wordpress.com/2007/10/03/ 
hukum-foto-dan-gambar/ 
Hukum menyanyi dan musik pada http://konsultasi.wordpress.com/2007101/18/hukum- 
menyanyi-dan-musik-dalam-figih-islam/ 
Permasalahan pokok bukan pada masalah itu. Pertanyakanlah pada diri kita apa tujuan kita 
melakuan suatu sikap atau perbuatan. Seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah 
kepada Allah ta'ala karena itulah tujuan kita diciptakanNya. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku” (AS Adz Dzaariyaat 51 : 56) 


“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (151 : 99) 


Ibadah terbagi dalam dua kategori yakni amal ketaatan dan amal kebaikan : 
Amal ketaatan adalah ibadah yang terkait dengan menjalankan kewajibanNya (perkara 
kewajiban) dan menjauhi laranganNya (perkara larangan dan pengharaman). 
Amal ketaatan adalah perkara mau tidak mau harus kita jalankan atau kita taati. 
Amal ketaatan jika tidak dijalankan atau tidak ditaati akan mendapatkan akibat/ganjaran, 
ganjaran baik (pahala) maupun ganjaran buruk (dosa). 
Amal ketaatan adalah bukti ketaatan atau “bukti cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan beberapa batas 
(larangan), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan 
kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya 
kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, 
dihasankan oleh an-Nawawi). 


Contoh amal ketaatan atau perkara mau tidak mau harus kita jalankan atau kita taati adalah 
mengucapkan syahadat, menunaikan sholat wajib lima waktu, zakat, puasa bulan ramadhan, 
menunaikan ibadah haji bagi yang telah sampai kewajibannya, tidak menyekutukanNya, jujur, 
berbakti kepada orang tua, tidak berzina, tidak melakukan riba, tidak dengki, tidak iri, tidak 
menunda hak-hak manusia, tidak menyia-nyiakan hak keluarganya, familinya, tetangganya, 
kerabat dekatnya, dan orang-orang senegerinya dan lain lain. 


Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin 
A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'gil -yaitu Ibnu Ubaidullah- dari Abu az-Zubair dari Jabir 
bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, Apa pendapatmu 
bila saya melaksanakan shalat-shalat wajib, berpuasa Ramadlan, menghalalkan sesuatu yang 
halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun aku tidak menambahkan suatu amalan 
pun atas hal tersebut, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab: Ya. Dia berkata, 
Demi Allah, aku tidak akan menambahkan atas amalan tersebut sedikit pun (HR Muslim 18) 


Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-2&ayatno-10&action-display&option-com. muslim 


Jika kita melakukan amal ketaatan maka disebut sebagai orang beriman (mukmin), peningkatan 
dari muslim menjadi mukmin, balasannya adalah surga. SurgaNya adalah sebuah keniscayaan 
bagi “orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6265 | 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya 
niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan 
limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada- 
Nya.” (OS An Nisaa' (41:175 

Amal kebaikan adalah ibadah diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan Al Guran 

dan Hadits. 

Amal kebaikan adalah perkara yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri untuk meraih 

kecintaan atau keridhoan Allah Azza wa Jalla. 

Amal kebaikan adalah ibadah yang jika dilakukan dapat pahala (kebaikan) dan tidak dilakukan 

tidak berdosa. 

Amal kebaikan adalah “ungkapan cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 

Amal kebaikan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amal kebaikan (amal sholeh) sangat 
luas sekali. 


Dari Abu Dzar r.a. berkata, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya telah 
pergi membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya.” 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan untukmu 
sesuatu yang dapat disedekahkan? Yaitu, setiap kali tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah 
sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang 
kemungkaran adalah sedekah, dan hubungan intim kalian (dengan isteri) adalah sedekah.” Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan 
syahwatnya dan dia mendapatkan pahala?” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, 
“Bagaimana pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah ia 
berdosa? Demikian juga jika melampiaskannya pada yang halal, maka ia mendapatkan 
pahala.” (HR. Muslim 1674) 

Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano13&ayatno-50&action-display&optionzcom muslim 

Setiap muslim yang menjadi mukmin dan melakukan amal kebaikan disebut muhsin (muhsinin) 
atau muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau muslim yang sholeh (sholihin). Muslim yang 
memperjalankan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan akan mendapat magom (derajat) 
kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla sesuai perjalanan yang dilakukan atau sesuai dengan amal 
kebaikan yang telah diperbuat. 


Secara umum urutannya adalah muslim (orang Islam) -- mukmin (orang beriman) —5 muhsin 
(orang sholeh) 


Pada hakikatnya tujuan kita beribadah adalah bagaimana dengan ibadah yang kita jalankan 
membuat semakin dekat kepadaNya, bertemu padaNya, kembali padaNya. 


Ilmu yang banyak pun tidak menjamin semakin dekat denganNya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh". 


Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/04/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6266 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semakin-jauh-darinya/ 


Bahkan ulama mereka menganggap tidak masuk akal mengapa seseorang melakukan shalat 
lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya dimana secara syari'at menghukuminya sah malah 
semakin jauh dariNya sehingga beliau mengingkari hadits Rasulullah yang menyatakan 


“Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak 
bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath Thabarani dalam al- 
Kabir nomor 11025, 11/46) 


Pendapat ulama mereka bahwa "meskipun orang yang melakukan shalat tersebut terus menerus 
melakukan beberapa maksiat, maka bagaimana mungkin hanya karena itu, shalatnya tidak akan 
menambah kecuali jarak yang semakin jauh. Hal ini tidak masuk akal dan tidak disetujui oleh 
syari'at ini” 


Pendapat ulama mereka selengkapnya ada pada http://almanhaj.or.id/content/2324/slash/0 


Jadi menurut ulama mereka bahwa "Mustahil semakin jauh dariNya seseorang yang selalu 
melakukan shalat lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya dimana secara syari'at 
menghukuminya sah, hanya karena seseorang terus menerus melakukan beberapa maksiat" 


Dengan kata lain ulama mereka berpendapat kalau seseorang yang selalu melakukan shalat 
lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya dimana secara syari'at menghukuminya sah maka 
tidak mengapa melakukan beberapa maksiat saja. 

Boleh jadi ulama mereka berpemahaman bahwa menjalankan sholat lengkap dengan syarat dan 
rukun-rukunnya dimana secara syari'at menghukuminya sah mempunyai tingkat pahala yang 
sangat tinggi sehingga tidak mengapa melakukan beberapa maksiat saja. Sama saja mereka yang 
beribadah namun selalu "berhitung" dengan Allah Azza wa Jalla. 

Bagi kami hal ini menunjukkan bahwa ulama mereka tidak mengetahui indikator semakin dekat 
denganNya. 

Apa indikator serang muslim semakin dekat denganNya setelah mereka mengikuti sunnah 
Rasulullah seperti berjenggot, bersiwak, selalu menjaga wudhu dan kesempurnaanya, tidak 
berisbal, sholat 5 waktu tepat waktu dan selalu berjama'ah ? 

Apa indikator seorang muslim semakin dekat denganNya setelah mereka menjalankan ibadah 
sesuai sunnah Rasulullah ? 

Apa indiktor seorang muslim semakin dekat denganNya setelah mereka menjalani segala 
kewajibanNya dan menjauhi segala laranganNya (larangan dan pengharaman) ? 

Apa indikator seorang muslim semakin dekat denganNya setelah mereka beribadah dengan ikhlas 
hanya kepada Allah Azza wa Jalla ? 


Indikatornya adalah muslim tersebut berakhlak baik atau menjadi muslim yang baik (sholihin) atau 
muslim yang ihsan (muhsin/muhsinin) 


Tujuan Rasulullah di utus oleh Allah ta'ala adalah agar hambaNya berakhlak baik 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Indikator muslim yang dekat denganNya adalah muslim yang ihsan. 
Apakah Ihsan ? 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6267 | 


Wp pa KU Up aj at dn AS ST IG SUSU di 25 6 IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com. muslim 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Muslim yang dekat denganNya adalah muslim yang Ihsan yakni muslim yang dapat melihat Allah 
ta'ala dengan hati atau minimal muslim yang selalu merasa dalam pengawasan / penglihatan Allah 
Azza wa Jalla. "Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak 
mengantuk dan tidak tidur" (AS Al Bagarah (21,255). 


Barangsiapa yang merasa diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat melihat 
Rabb atau muslim yang Ihsan (muslim yang baik , muslim yang sholeh) — , maka ia mencegah 
dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, sehingga ia tidak berzina, tidak korupsi, tidak 
zalim dalam kepemimpinan, tidak melakukan riba, tidak dengki, tidak iri, tidak mencela/menghujat/ 
mengolok-olok saudara muslimnya sendiri, tidak menunda hak-hak manusia, tidak menyia-nyiakan 
hak keluarganya, familinya, tetangganya, kerabat dekatnya, dan orang-orang senegerinya serta 
tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar lainnnya 


Sholat atau segala ibadah yang menjadikan dekat denganNya adalah akan selalu merasa diawasi 
Allah ta'ala atau dapat melihat Allah ta'ala dengan hati sehingga tercegah dari perbuatan keji dan 
mungkar 


Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar” (AS al Ankabut (29:45). 


Barangsiapa tidak khusyuk dalam sholatnya dan pengawasan Allah tidak tertanam dalam jiwanya 
atau galbunya, maka ia telah bermaksiat dan berhak mendapatkan siksa Allah ta'ala. 


Segelintir kaum muslim, ibadah sholat mereka sekedar upacara keagamaan (ritual) atau gerakan- 
gerakan yang bersifat mekanis (amal) yang sesuai syarat dan rukun-rukunnya (ilmu), 
sebagaimana robot sesuai programnya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa 
kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


Barangsiapa dengan sholatnya masih melakukan perbuatan keji dan mungkar maka sholatnya 
tidak khusyu atau sholatnya lalai maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya. 
Tentang sholat yang lalai telah diuraikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/09/mereka-lalai/ 

Firman Allah ta'ala yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah 
akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk Sholat, mereka berdiri dengan 
malas. Mereka bermaksud riya (dengan sholat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6268 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dzikrullah (menyebut Allah) kecuali hanya sedikit sekali” (AS An-Nisa (41: 142) 


—... maka celakalah orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dan 
orang-orang yang berbuat riya” (AS Al-Ma'un (107): 4-6) 


Allah juga memberikan pujian kepada orang-orang mukmin yang khusyu dalam sholatnya. Firman 
Allah ta'ala yang artinya“Sungguh beruntunglah mereka yang beriman yaitu orang-orang yang 
khusyu' dalam sholatnya” (AS Al Mukminun 23: 1-2) 


Al-Guran menyebutkan penyebab dicabutnya ilmu khusyu', yaitu karena memperturutkan hawa 
nafsu dan melalaikan sholatnya. Dalam Al-@uran Allah juga telah menunjukkan jalan bagi yang 
mendapatkan kekhusyu'an 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu", (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.” (AS Al Bagarah 2: 45- 
46) 


Sholat yang khusyu adalah memperjalankan diri kita sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla. 
Sholat yang mendekatkan diri kepadaNya. 
Sholat yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa “Ash-shalatul Mi'rajul 


“ “ 


Mu'minin", “sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin". yaitu naiknya jiwa meninggalkan 
ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah. 


Sholat yang membuat berkumpul dengan orang-orang disisiNya, para kekasih Allah yakni para 
Nabi (yang utama Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada, dan orang-orang sholeh 


Tingkat kedekatan dengan Allah ta'ala telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/28/magom-wali-allah/ 

Jadi kita bisa dapat memanami bahwa seerorang telah berdusta jika mereka mengaku-aku ittiba' li 
Rasulihi namun mereka tidak berakhlak baik seperti mencela, memperolok-olok, merendahkan, 
menghujat saudara muslim lainnya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Begitu juga bisa kita dapatkan ulama namun suka menghujat saudara muslim lainnya seperti 
"kuburiyyun, hizbiyyun, kadzab, ahlul bi'ah kepada saudara muslim lainnya serta serampangan 
mensesatkan bahkan mengkafirkan saudara muslim lainnya. Hal ini menunjukkan mereka belum 
mencapai muslim yang Ihsan , muslim yang berakhlak baik. 


Ulama yang dalam perbincangannya, dikusi, ceramah, atau khutbahnya sering mengangkat 
masalah bid'ah pada hakikatnya termasuk ulama korban perang pemahaman sebagaimana yang 
kami uraikan dalam tulisan http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/korban-perang- 
pemahaman/ Mereka salahpaham tentang bid'ah karena mereka tidak lagi mau mentaati 
pemimpin (imam) ijtihad atau imam mujtahid alias Imam Mazhab. Mereka terperosok kedalam 
paham anti mazhab. 


Wasiat Rasulullah bahwa 'Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah 
ajaran-ajaran yang baru (dalam agama) karena kebanyakan bid'ah adalah sesat.” (HR Abu Dawud 
dan Tirmidzi) pada hakikatnya tidaklah perlu kita khawatirkan lagi karena para Imam Mazhab telah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6269 | 


mengumpulkan dan menguaraikan dalam kitab figih mereka apa yang telah diwajibkanNya 
(ditinggalkan berdosa) maupun apa yang telah dilarangNya (dikerjakan berdosa). Para Imam 
Mazhab telah menetapkan hukum perkara dalam lima kategori yakni wajib, haram, sunnah 
(mandub), makruh, mubah. Kita tinggal menjalankan kewajibanNya dan menjauhi laranganNya. 


Mereka yang tidak mentaati pemimpin (imam) mujtahid atau Imam Mazhab boleh jadi terperosok 
kedalam penyembahan kepada selain Allah karena mereka mengada-ada sesuatu yang tidak 
dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau sebaliknya, sesuatu yang tidak diharamkan 
menjadi diharamkan (dikerjakan berdosa) atau sebaliknya, sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib 
(ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/1 6/terjerumus-kesyirikan/ 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (@S at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (5J: 87). 


Mereka telah melampaui batas, melampaui yang merupakan hak Allah ta'ala menetapkannya 
karena kesalahpahaman mereka dalam memahami Al @uran dan Hadits, mereka tidak mau 
mentaati pemimpin (imam) mujtahid atau Imam Mazhab. Mereka memahami Al Gur'an dan Hadits 
berdasarkan akal pikiran mereka sendiri. 


Inilah yang diistilahkan oleh Rasulullah sebagai "orang-orang muda", orang yang membaca Al 
Gur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Selengkapnya telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/orang-orang-muda/ 

Jadi setelah para Imam Mazhab menyampaikan ijtihad dan istinbat mereka dalam kitab figih maka 
tidak perlu lagi buang-buang waktu ceramah atau khutbah membahas tentang bid'ah. Jika 
menghadapi sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah diluar 
amal ketaatan, pegangan kita adalah jika tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits maka 
termasuk amal kebaikan dan sebaliknya jika bertentangan dengan Al Guran dan Hadits maka 
termasuk keburukan. 


Sebaiknya isi kutbah / ceramah adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepadaNya. Bagaimana 
mengupayakan agar umat muslim dapat selalu merasa diawasi/dilihat oleh Allah Azza wa Jalla 
atau yang terbaik adalah bagaimana mengupayakan agar umat muslim dapat melihat Allah ta'ala 
dengan hati atau dengan kata lain bagaimana mengupayakan umat muslim berakhlak baik, 
berakhlak baik terhadap Allah Azza wa Jalla dan berakhlak baik terhadap ciptaanNya yang lain. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6270 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0641. Sedekah dengan membaca Al Fatihah bagi mayit 


Mereka masih saja mempertanyakan sedekah dengan membaca Al Fatihah bagi orang yang telah 
meninggal dunia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa kita boleh 
bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia : 


w we Oo 3w w » w 2. #63. W 0. wo. 2 2. - 0. 0 -.09 0 - 0. - ma. - 0 cw 
Day dala ABI lho (gal JB Von Of Lie AN Con) KS 3 dal IP oa ea Gp WIL le JG Jantan Wi 
(pie Gilkai ani JB pie Saraf Hiks SIG Ul Upi al Al 


Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah 
dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak 
dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadagah. Apakah aku boleh 
bershadagah atas namanya? Beliau menjawab: Ya bershodagolah atasnya. (HR Muslim 2554) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa sedekah tidak selalu dalam 
bentuk harta : 


DPN UP JA 21 ra UP at dl pe dept) Vin Dp Gt Gile Ui gara ola Op SPA Gp AI Aa Ui 
IN Jaya Geng Aa uan ga IP plug lo AI bo yaa sekowal BA DN ya 5 LAN ap ya dos ym 
Ca ST At Jae 36 Ld If JG Ha Iya Dalan pen G3 Una ella us Ola Oa Mona —3 
Knp ir Tino Sopadk al) Kiko alas JS) Bata Gelar JS) to BS JI) Talun Tora J4 Ol O Fika 
Lao 


Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adl Dluba'i Telah 
menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula 
Abu Uyainah, dari Yahya bin Ugail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar 
bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada beliau, 
Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat 
seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka 
beliau pun bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk 
bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap 
kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar 
adalah sedekah (HR Muslim 1674) 


Kita boleh bersedekah dengan dzikrullah yakni tasbih, takbir, tahmid, tahlil, membaca Al Fatihah, 
membaca Yasin, bahkan mengkhatamkan Al Gur'an. 


Mereka membantah dengan pendapat masyhur (pendapat secara umum) Imam As Syafi'i bahwa 
pahala bacaan tidak sampai. Padahal ada penjelasan pahala bacaan yang bagaimana yang tidak 
sampai. 


Al Imam An Nawawi adalah murid Al Imam Syafi'i yang bersambung sanadnya kepada beliau, 
maka kita mengambil pendapat dari muridnya karena muridnya lebih tahu disaat seperti ketika Al 
Imam Syafi'i berbicara, sebagaimana yang diriwayatkan berikut, 


kekkk keke 


awal kutipan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6271 


Suatu waktu Al Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang yang kaya raya, dia berkata: “wahai Al 
Imam, aku berjima' dengan istriku di siang hari bulan Ramadhan, apa yang harusnya aku 
lakukan?”, 


maka Al Imam berkata : “berpuasalah 2 bulan berturut-turut, dan jika terputus sehari saja 
maka harus diulang kembali dari awal”, 


maka orang itu berkata : “tidak ada yang lain kah”, Al Imam menjawab : “tidak ada”. 


Kemudian datang seorang miskin dan bertanya : “wahai Al imam, aku berjima' dengan 
istriku di siang hari bulan Ramadhan, apa yang harus aku perbuat?” 


Al Imam menjawab : “berilah makan 60 orang miskin”, orang itu berkata : “ tidak ada yang 
lainkah wahai Al Imam?”, Al Imam Syafi'! menjawab : “tidak ada”. 


Maka muridnya bertanya : “ wahai Al Imam mengapa engkau katakan demikian kepada 
orang yang bertanya, padahal memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa 2 bulan 
berturut-turut keduanya bisa dilakukan?!” 


maka Al Imam berkata : “karena orang yang pertama adalah orang yang kaya raya, jika 
dikatakan kepadanya agar memberi makan 60 orang miskin maka bisa jadi ia akan 
berkumpul dengan istrinya setiap hari di siang bulan ramadhan, dan orang yang kedua 
karena dia orang miskin jika disuruh puasa maka hal itu sangat mudah baginya karena ia 
telah terbiasa dengan keadaan lapar setiap harinya, maka disuruh agar memberi makan 60 
orang miskin, dan hal ini sulit baginya namun supaya tidak diulanginya lagi perbuatan itu”. 


Demikian fatwa Al Imam Syafi'i, maka Al Imam mengatakan bahwa bacaan Al @ur'an tidak 
sampai kepada yang wafat, karena orang-orang kaya yang di masa itu jauh hari sebelum 
mereka wafat, mereka akan membayar orang-orang agar jika ia telah wafat mereka 
menghatamkan Al @uran berkali-kali dan pahalanya untuknya, maka Al Imam Syafii 
mengatakan bahwa pahala bacaan Al gur'an tidak bisa sampai kepada yang wafat. 

akhir kutipan” 


kekkk 


Jadi syarat sampai pahala bacaan tergantung niat (hati), kalau niat tidak lurus seperti niat "jual- 
beli" maka pahala bacaan tidak akan sampai. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa 
kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh Ahmad bin Gasim al-Ubadi dalam hasyiah Tuhfatul 
Muhtaj Jilid VII/74 : 


“Kesimpulan bahwa jika seseorang meniatkan pahala bacaan kepada mayyit atau dia mendoakan 
sampainya pahala bacaan itu kepada mayyit sesudah membaca Al-guran atau dia membaca 
disamping kuburnya, maka hasillah bagi mayyit itu seumpama pahala bacaannya dan hasil pula 
pahala bagi orang yang membacanya ”. 


Kemudian mereka mempertentangkan dengan mempertanyakan kaitannya dengan firman Allah 
ta'ala yang artinya, “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya” (AS An Najm (53| : 38-39) 


Kita paham bahwa bahwa dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain namun kebaikan yang 
diusahakan oleh seseorang dapat diniatkan disedekahkan kepada orang lain tanpa mengurangi 
kebaikan (pahala) bagi orang yang telah melakukan kebaikan. Ayat tersebut hanya menafikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6272 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepemilikan seseorang terhadap usaha orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 
mengabarkan bahwa orang itu tidak akan memiliki kecuali apa yang diusahakan sendiri. Adapun 
usaha orang lain, maka itu adalah milik bagi siapa yang mengusahakannya. Jika dia mau, maka 
dia boleh memberikannya (mensedekahkan) kepada orang lain dan pula jika ia mau, dia boleh 
menetapkannya untuk dirinya sendiri. (jadi huruf “lam” pada lafadz “il insani” itu adalah “il istihgag” 
yakni menunjukan arti “milik”) 


Mereka juga mempertentangkan dengan mempertanyakan kaitannya dengan hadit yang lain 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal 
dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR Muslim 3084) 


Menurut mereka sedekah atas nama si mayyit hanya sampai bila yang mensedekahkan anaknya 
sendiri. 


Pertanyaannya kalau sedekah sampai kepada si mayyit hanya dari anak si mayyit, bagaimana 
kalau yang bersedekah adalah keluarga si mayyit dan bagaimapula sampainya doa kaum muslim 
yang mensholat jenazahkan si mayyit ? 


Sampai doa ataupun sedekah kaum muslim lainnya kepada si mayyit atas silaturrahmi yang 
dijalankan si mayyit sewaktu hidup. Selengkapnya telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2010/10/27/2011109/22/sampai-karena-silaturrahim/ 


Begitupula para ulama menyatakan bahwa do'a dalam shalat jenazah maupun sedekah dari kaum 
muslim lainnya bermanfaat bagi si mayyit. Contoh, bebasnya utang mayyit yang ditanggung oleh 
orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini berdasarkan hadits Abu @otadah dimana ia telah 
menjamin untuk membayar hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah 
membayarnya Nabi bersabda: “Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya” (HR Ahmad) 


Senada dengan apa yang disampaikan dalam syarah Thahawiyah hal. 456 bahwa sangat keliru 
berdalil dengan hadist tersebut untuk menolak sampainya pahala kepada orang yang sudah mati 
karena dalam hadits tersebut tidak dikatakan : “ingata'a intifa'uhu (terputus keadaannya untuk 
memperoleh manfaat). Hadits itu hanya mengatakan “ingatha'a 'amaluhu (terputus amalnya). 
Adapun amal orang lain, maka itu adalah milik (hag) dari amil yakni orang yang mengamalkan itu 
kepadanya maka akan sampailah pahala orang yang mengamalkan itu kepadanya. Jadi sampai 
itu pahala amal si mayyit itu. Hal ini sama dengan orang yang berhutang lalu dibayarkan oleh 
orang lain, maka bebaslah dia dari tanggungan hutang. Akan tetapi bukanlah yang dipakai 
membayar utang itu miliknya. Jadi terbayarlah hutang itu bukan oleh dia telah memperoleh 
manfaat (intifa”) dari orang lain. 


Tidak ada pertentangan antara Al Guran dengan As Sunnah maupun pertentangan di dalam Al 
Gur'an atau di dalam As Sunnah. 


Firman Allah Azza wa Jalla : 


20 0 9 20 — 


Les Ulet as Lang di Peka 0S UI by pas Se 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Firman Allah ta'ala dalam (AS An Nisaa 4 : 82) menjelaskan bahwa dijamin tidak ada 
pertentangan di dalam Al Gur'an. Jikalau manusia mendapatkan adanya pertentangan di dalam Al 
@uran maka pastilah yang salah adalah pemahaman mereka atau karena ketidaktahuan. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6273 


Kita tidak boleh memahami Al Gur'an dan Hadits hanya bersandarkan dengan pemahaman secara 
ilmiah yakni pemahaman menggunakan akal pikiran (otak/ratio/akal) dan memori. Contoh 
bagaimana akal pikiran tidak akan bisa menerima bahwa membaca Al Fatihah dapat digunakan 
untuk mengobati penyakit. 


Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Telah mengabarkan kepada kami 
Husyaim dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa beberapa orang 
sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan 
“Arab, lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung itu. Tetapi penduduk enggan menjamu 
mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat: “Adakah di antara tuan-tuan yang pandai 
mantera? Kepala kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, Ya, ada! 
Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memanterainya dengan membaca surat Al 
Fatihah. Maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian dia diberi upah kurang lebih tiga puluh 
ekor kambing. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan: “Tunggu! Aku akan 
menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, apakah aku boleh 
menerimanya. Lalu dia datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam menanyakannya hal itu, 
katanya, Ya, Rasulullah! Demi Allah, aku telah memanterai seseorang dengan membacakan surat 
Al Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya: Bagaimana engkau 
tahu Al Fatihah itu mantera? ' Kemudian sabda beliau pula: “Terimalah pemberian mereka itu, dan 
berilah aku bagian bersama-sama denganmu.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Basysyar dan Abu Bakr bin Nafi' keduanya dari Ghundar Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 
Abu Bisyr melalui jalur ini, dia menyebutkan di dalam Haditsnya, “Kemudian orang itu mulai 
membacakan Ummul Guran, dan mengumpulkan ludahnya lalu memuntahkannya, setelah itu 
orang itu sembuh. (HR Muslim 4080). 


Link: http://www.indoguran.com/index.php? 

surano-40&ayatno-628&action-display&option-com muslim 

Kalau kita ketahui terjemahan ayat-ayat Al Fatihah maka secara harfiah (dzahir) tidak akan 

ditemukan kaitannya dengan "penyembuhan" penyakit 

Kita sebaiknya memahami Al Gur'an dan Hadits dengan akal galbu(hati / lubb) sebagaimana Ulil 

Albab. Hali ini telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/1172011/09/15/pahamilah-dengan-hati/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/16/dalil-akal/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/16/2011/08/23/pemahaman-secara-hikmah/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/03/15/keyakinan-ilmiah/ 

Pemahaman secara ilmiah dapat membuat mereka mengingkari pendapat Imam Al-Baihagy, 

Imam An-Nawawy dan Ibnu Hajar tentang sifat-sifat Allah, sebagaimana telah terurai dalam tulisan 

pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/23/20111/09/07/klaim-mereka! 

Pemahaman secara ilmiah dapat membuat ulama mereka mengingkari hadits Rasulullah seperti 

Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 

mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 

Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/22/sebaik- 
baik-manusia/ 


Semakin hari semakin parah , adanya ulama-ulama memperlakukan perkataan Rasulullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6274 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bagaikan perkataan atau tulisan ilmiah semata. Semua karena mereka memahaminya secara 
dzahir, dengan akal pikiran (otak/rasio/logika) dan memori (ingatan) semata. Kita dapat temukan 
adanya ulama-ulama yang memperolok-olok "ila hadoroti". Inilah yang dinamakan fitnah akhir 
zaman. 


Sebaiknyalah kita ingat peringatan Allah Azza wa Jalla dalam firmanNya yang artinya : "Dan di 
antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk 
menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok- 
olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan". (AS Lugman (811:6) 


Sebaiknya janganlah kita merujuk kepada Al @uran dan Hadits dengan akal pikiran masing- 
masing dan jangan pula mengikuti ulama-ulama yang tidak jujur karena tidak mau mengakui 
bahwa apa yang mereka sampaikan adalah upaya pemahaman (ijtihad) mereka sendiri malahan 
mereka mengatasnamakan pemahaman mereka sebagai pemahaman Salafush Sholeh sehingga 
muslim yang awam akan mengira bahwa setiap apa yang mereka sampaikan adalah pasti 
kebenaran. Kita harus ingat setiap upaya penterjemahan, penafsiran, pemahaman Al Guran dan 
Hadits, bisa benar dan bisa pula salah. 


Marilah kita dalam memahami Al @ur'an dan Hadits mengikuti atau berpedoman dengan pendapat 
atau pemahaman para Imam Mazhab dan penejelasan dari para pengikutnya sambil kita merujuk 
kepada Al Guran dan Hadits. Janganlah kita melakukan hal sebaliknya memahami Al Gur'an dan 
Hadits dengan akal pikiran masing-masing lalu membandingkannya dengan pendapat atau 
pemahaman para Imam Mazhab karena kita belem tentu berkompetensi sebagai Imam Mujtahid 
Mutlak. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0645. Bukti akibat perang pemahaman 


Para pengikut ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu @oyyim Al Jauziah, Muhammad bin Abdul Wahhab 
adalah korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. 
Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/ 
korban-perang-pemahaman/ 

Begitu juga kaum Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme (SEPILIS) adalah korban ghazwul fikri 
(perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Sebagaimana yang telah kami 


sampaikan pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/01/18/sekularisme-pluralisme-dan- 
liberalisme/ 


Berdasarkan analisa kami, empat gerakan yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 


1. Paham anti mazhab, umat muslim diarahkan untuk tidak lagi mentaati pimpinan ijtihad atau 
imam mujtahid alias Imam Mazhab 


2. Pemahaman secara ilmiah, umat muslim diarahkan untuk memahami Al @ur'an dan As 
Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan metodologi "terjemahkan saja" hanya 
memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang 
memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dll 


3. Paham anti tasawuf untuk merusak akhlak kaum muslim karena tasawuf adalah tentang 
Ihsan atau jalan menuju muslim yang Ihsan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6275 ) 


4. Paham Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme (SEPILIS) disusupkan kepada umat muslim 
yang mengikuti pendidikan di “barat” 


Contoh bukti korban ghazwul fikri adalah adanya yang memahami ayat-ayat mutasyabihat secara 
harfiah / dzahir atau memahami dengan metodologi "terjemahkan saja" hanya memandang dari 
sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang memperhatikan nahwu, shorof, 
balaghoh, makna majaz, dil 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : "Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir." 

Seseorang bertanya kepadanya : "Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 

Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : "Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan." 

(Imam Ibn Al-Mu'allim Al-@urasyi (w. 725 H) dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi) 
Contoh bukti lain korban ghazwul fikri yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi yang merupakan 
taktik "adu domba" adalah terjadinya pergesekan, perselisihan diantara kaum muslim diakibatkan 
adanya mereka yang “membenci” Maulid Nabi dan tahlilan. 


Seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah kepada Allah ta'ala karena itulah tujuan 
kita diciptakanNya. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (AS Adz 
Dzaariyaat 51 : 56) 


“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (151 : 99) 
Ibadah terbagi dalam dua kategori yakni amal ketaatan dan amal kebaikan 


Amal ketaatan atau perkara syariat atau syarat sebagai hamba Allah adalah ibadah yang terkait 
dengan menjalankan kewajibanNya (perkara kewajiban) dan menjauhi laranganNya (perkara 
larangan dan pengharaman). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6276 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 
Amal ketaatan adalah perkara mau tidak mau harus kita jalankan atau kita taati. 
Amal ketaatan jika tidak dijalankan atau tidak ditaati akan mendapatkan akibat/ganjaran, 
ganjaran baik (pahala) maupun ganjaran buruk (dosa). 
Amal ketaatan adalah bukti ketaatan atau “bukti cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya. 
Amal kebaikan adalah ibadah diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan Al Guran 
dan Hadits. 
Amal kebaikan adalah perkara yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri untuk meraih 
kecintaan atau keridhoan Allah Azza wa Jalla. 
Amal kebaikan adalah ibadah yang jika dilakukan dapat pahala (kebaikan) dan tidak dilakukan 
tidak berdosa. 
Amal kebaikan adalah “ungkapan cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 
Amal kebaikan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 
Hukum asal amal ketaatan adalah haram/terlarang selama tidak ada dalil yang 
menetapkannya 
Hukum asal diluar amal ketaatan adalah mubah/boleh selama tidak ada dalil yang 
melarangnya 


Maulid Nabi 


Maulid Nabi bukanlah kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) atau bukanlah termasuk amal 
ketaatan atau perkara syariat (syarat) 


Maulid Nabi adalah amal kebaikan (perkara diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan 
Al Guran dan Hadits) 


Maulid Nabi umumnya diisi dengan kegiatan membaca Al Guran, Sholawat, kajian dan ceramah 
seputar kehidupan Rasulullah dan implementasinya dalam kehidupan masa kini. 


Kita boleh memperingati atau mengingat masa lampau untuk bekal hari esok, bahkan hal ini 
adalah anjuran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firmanNya, “Wal tandhur nafsun ma 
gaddamat li ghad” “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu? (OS al Hasyr (591 : 18) 


Kita mengingat tanggal kelahiran kita dan kejadian-kejadian di waktu lampau untuk bekal kita 
mengisi biodata, riwayat hidup. Kita mengingat apa yang telah disampaikan orang tua, ulama kita 
dahulu untuk bekal menjalankan kehidupan kita hari ini dan esok. Kita memperingati Maulid Nabi 
dan perjalanan hidupnya sebagai bekal kita meneladani dan mengimplementasikannya dalam 
kehidupan kita hari ini dan esok 


Maulid Nabi adalah kebutuhan bagi kaum muslim pada umumnya yang zaman kehidupannya telah 
terpaut jauh dengan zaman kehidupan para Salafush Sholeh. Kami amat sangat merindukan 
untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : 


Merupakan Bid'ah hasanah yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap 
tahunnya di hari kelahiran Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan 
kegembiraan, menjamu para fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu 
alaihi wasallam dan membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan 
bersyukur kepada Allah ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam. 


Imamul @urra' Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya 'Urif bitta'rif 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6277 ) 


Maulidissyariif : 

Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya apa keadaanmu?, ia 
menjawab : “di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam senin, itu semua sebab aku 
membebaskan budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi shallallahu alaihi 
wasallam dan karena Tsuwaibah menyusuinya ” (shahih Bukhari hadits no.4813). maka apabila 
Abu Lahab Kafir yang Alguran turun mengatakannya di neraka mendapat keringanan sebab ia 
gembira dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan muslim 
ummat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang gembira atas kelahiran Nabi shallallahu alaihi 
wasallam?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha Pemurah sungguh- 
sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya dengan sebab anugerah Nya. 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah 


berkata “tidak dilaksanakan maulid oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, 
dan tetap melaksanakannya umat Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya 
dengan berbagai macam sedekah dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah 
terhadap mereka keberkahan yang sangat besar”. 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah 


dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah salah satu bid'ah hasanah adalah 
pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, 


dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” juga beliau berkata tentang pembacaan 
maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, dan berita gembira dengan tercapai 
semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al @asthalaniy rahimahullah 


dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka 
Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw 
sebagai hari besar”. 


Tahlilan 


Tahlilan bukanlah bukanlah kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) atau bukanlah termasuk 
amal ketaatan atau perkara syariat (syarat) 


Tahlilan adalah amal kebaikan (perkara diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan 
Al Guran dan Hadits) 


Tahlilan adalah sedekah atas nama ahli kubur yang diselenggarakan oleh keluarga ahli kubur 


Peserta tahlilan bersedekah diniatkan untuk ahli kubur dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, 
pembacaan surah Yasiin, Al Fatihah, dzikir dan doa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa kita boleh bersedekah atas 
nama orang yang telah meninggal dunia 


w we o-- w w »w 2. #3. W - 0. wo. 2 2. - 0. 0 -.090 o - 0. - ma. - 9 Pa ad 
Ding Aale ABN dka (gal JG Von Of Lie AN Coy Kis 3 dal PAP oa ella PWI le JG Jantan Wi 
2 £ Te Pa bia STP Sa 3 vw. Pe Gate wa 0 bai 3 Fata 0 2 Io “ 

(pie ilkai ani JB pie Saraf Hiks SKA PUN, Upi al Al 


Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Hisyam bin 
Urwah dari bapaknya dari “Aisyah radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki yang berkata 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6273 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam: Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara 
mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadagah. Apakah 
aku boleh bershadagah atas namanya? Beliau menjawab: Ya bershodagolah atasnya. (HR Muslim 
2554) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa sedekah tidak selalu dalam 
bentuk harta 


Ga LA OP aka ya UP Karya Tan Jani in Oya AAA in gama Pal 1 Angan 2 AI Ag Wi 
IN Jaya Geng Ae uan IP plug lo AD be yaa selowal sa Va Ot ya Sg sya dos pa 
Lb Jam 6 ad Ji LA Dindin SARAN) enanliS Dia pang alan LS Oia Ul Ja ar 
in aa Ti PA Sa Pp Wan 
Tw 


Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adl Dluba'i Telah 
menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula 
Abu Uyainah, dari Yahya bin Ugail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar 
bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada beliau, 
Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat 
seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka 
beliau pun bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk 
bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap 
kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar 
adalah sedekah (HR Muslim 1674) 


Tahlilan hukum dasarnya adalah boleh, menjadi makruh jika keluarga ahli kubur merasa terbebani 
atau meratapi kematian, menjadi haram jika dibiayai dari harta yang terlarang (haram), atau dari 
harta mayyit yang memiliki tanggungan / hutang atau dari harta yang bisa menimbulkan bahaya 
atasnya. 


Marilah kita kembali kepada Al @ur'an dan As Sunnah dengan mengikuti sunnah Rasulullah yakni 
mengikuti kelompok mayoritas (as-sawad al a'zham) dengan mengikuti dan mentaati pemahaman 
pemimpin ijtihad (imam mujtahid mutlak) atau para Imam Mazhab dan penejelasan dari 
pengikutnya terdahulu sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as 
Sunnah. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan taratilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya". (AS An Nisaa (41:59 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya : “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan 
(perbedaan pemahaman / berlainan pendapat) maka ikutilah kelompok mayoritas (as-sawad al 
azham).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al 
Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shogfhir, ini adalah hadits Shohih). 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6279 ) 


0646. Pertentangan salafy wahhaby ( Bin Bazz ) terhadap 
ulama salaf 


Tentang hadits : 

Aorlinn meileil 233 N9AAI Goal, apel Al ya 
“Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nashoro yang telah menjadikan kuburan para Nabi mereka 
sebagai masjid “. 


Benarkah hadits tersebut melarang dan mengharamkan sholat di sekitar kuburan dan membuat 
kuburan di dalam masjid sebagaimana dipahami oleh Ibnu Bazz dan para pentaglid butanya ?? 


PENJELASAN : 
» Asbabu wurudil hadits : 
SA) UI 2 md Adi Ad SG 3 SIS Ur palang dala AI elo AI Sya Uei2 Oles AI Coy Kala pl Slgadl ES 5 
JIE Cola y D ygadl ADI pal) elang dala AI lo Syari JB DS) Jis Cb Uglsas  Ailuily meilouke ye O padan Lali 
Sorlina egilasil ) y3 
Ummu Salamah Ra bercerita kepada Rasulullah Saw ketika dulua ia berada di Habasyah saat 
hendak Hijrah, bahwa dia pernah melihat beberapa orang yang meletakkan patung-patung orang 
sholih dan para Nabi mereka, kemudian mereka sholat kepada patung-patung tersebut. Maka 


bersabdalah Rasulullah Saw “ Allah melaknat orang Yahudi dan Nashoro yang telah menjadikan 
kuburan para nabi mereka sebagai masjid “. 


» Mufradat : 
Jar : A81 (Menjadikan) 
cak yise: ,3 (Tempat pendaman mayat) 
3 kia) Am SA bj! 3 Sm (Tempat Untuk bersujud dan beribadah di dalamnya) 
Maka makna hadits tersebut dari sisi mufradatnya adalah : 
ad gek 3 O yekorunng Gl La ya VI cyduka Lglaor 
“ Mereka menjadikan tempat pendaman mayat para Nabi sebagai tempat mereka bersujud dan 
beribadah di dalamnya “. 


Dari sisi ini saja sudah bias kita pahami bahwa maksud yang shahih adalah mereka masuk ke 
dalam kubur atau berada di atas kubur bertujuan untuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat 
sujud dan tempat beribadah. Dan inilah yang diperbuat orang Yahudi dan Nashoro. 


Sedangkan umat Muslim, seorang pun sejak dulu hingga saat ini tak ada yang melakukan seperti 
itu. Apalagi mereka yang berziarah ke pada para wali sanga, tak ada satu pun yang menjadikan 
kuburan wali sanga yang mereka sujud di datas atau di dalamnya. Membawa hadits tersebut pada 
kaum muslimin saat ini yang berziarah dan dating ke masjid-masjid yang disebelahny terdapat 
kuburan orang-orang sholeh, merupakan vonis yang salah sasaran dan sesat menyesatkan serta 
membuat fitnah yang akan memecah persatuan umat muslim. 


Sekarang mari kita simak, apa penpadat para ulama besar Ahlus sunnah terkait hadits di 
atas. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6280 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Pendapat imam Baidhowi dan Ibnu Hajar Al-Asgalani : 
Goliaa JB Lg Giaa LP ya Onby Ikmal jaman sal SAS At Alli Lah 2 ls Al an) Gala GUN Jay 
KAI mind (UI Laga EU UnyA INI 3 O pgorginy CULI Waldy CeAl Lanlans tel 0 pal O peomuung D yaa! CS Uk 
kong Jelita Ag Anas y pia 3 Gabe gl El yA Taman IE ya Lal tis Alay CLS Jia ya Crakuah! age 
Fa PA Amal 3 Jatler) data Of GAN tdale FG Ang, Ca pelan Y cad) ole JET ya Fl Jenny 
Gea Kian! ya Upah Uk RA pasa jae AU 3 INA 72 ee (ANA elu C5 pan OA Just Amal SUS Of. 
pad! us GB, jl TP (SI - 
“Imam Baidhawi berkata yang juga dinukil pendapat beliau oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al- 
Atsgalani dan selainnya dari para penyarah kitab sunan-sunan : “ Ketika konon orang-orang 
Yahudi bersujud pada kuburan para nabi, karena pengagungan terhadap para nabi. Dan 
menjadikannya arah giblat serta mereka pun sholat menghadap kuburan dan menjadikannya 
patung sesembahan, maka Allah melaknat mereka dan melarang umat muslim mencontohnya. 
Adapun orang yang MENJADIKAN MASJID DI SISI ORANG SHALIH atau SHOLAT DI 
PERKUBURANNYA DENGAN TUJUAN MENGHADIRKAN RUHNYA dan MENDAPATKAN 
BEKAS DARI IBADAHNYA, BUKAN KARENA PENGAGUNGAN DAN ARAH @IBLAT, MAKA 
TIDAKLAH MENGAPA. Tidakkah engkau melihat tempat pendaman nabi Ismail berada di 
dalam masjidil haram kemudian hathim ?? Kemudian masjidl haram tersebut merupaan tempat 
sholat yang sangat dianjurkan untuk melakukan sholat di dalamnya. Pelarangan sholat di 


perkuburan adalah tertentu pada kuburan yang terbongkar tanahnya karena terdapat najis 
“ (Fathul Bari, Syarh Zargani dan Faidhul Gadir). 


Dari pendapat imam Baidhawi yang juga dinukil oleh imam Ibnu Hajar al-Asgalani dan para 
imam yang menyarahkan kitab-kitab sunan, bias kita pahami bawha hadits tersebut 
mengandung : 


- Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat sujud / peribadatan 
- Larangan menjadikan kuburan sebagai arah giblat dari arah giblat yang disyare'atkan 
Dan kedua hal ini, Alhamdulillah tidak pernah dilakukan umat Muslim yang suka berziarah. 
2. Pendpat imam Ibnu Abdul Barr : 
Cl dpl GAY ASI Ja Gale ee elif ya Tak ID "aga" 3 Alas AI Any dl due ol BIL pLYI JBy 
Pa Ag) Jani US AL 3 Jam N OP kgadi Path Oey Jar AI pil 9 gadi JL dil la ana 39 EN 
hn WS 3 dy Cip Sia Brll 3 INI RAL Ae Ja La dad eka 3D pg e—j Ay HI Aa cal JB 
“Imam Al-Hafidz Ibnu Abdil Barr berkata di dalam kitab at-Tamhid “ Di dalam hadits tersebut 
terdapat : 
- Pembolehan doa buruk pada orang kafir 
- Pangharaman sujud terhadap kuburan para nabi 
- Semakna juga terhadap pengharaman sujud terhadap selain Allah Swt 


- Di arahkan juga terhadap pengharaman menjadikan kuburan para nabi sebagai arah 
giblat sholat “. 


Kemudian beliau juga berkata “ Sebagian kaum menyangka bahwa hadits tersebut 
mengandung pengertian yang memakruhkan sholat di pekuburan / pemakaman dan 
menghadap pekuburan, dan hadits itu bukanlah hujjah / dalil atas hal itu “. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6281 | 


3. Pendapat imam Al-Gadhi : 
Wolatey Ula) Cadas slasYI o yail O gekornag 2 pdl CSS Up CE pLASU mali alel de mail Ad Ge Ju, 
Ng Temuan SE oya Lah 115 paLAy CENS Jia 52 Urea! aiy AI pin UU! LayAEU Layi 2NLASI 3 O pgn yag cal 
CAM 3 tenda ed pdaadi Y Ad) dols JUT ya PT Jong Il tong Jelas Ag Unaiy Bie OI ale jl el 
S3 0 abah Ca Paa OMA Jatah emak! LIS Of Sembe Ai0 pl amal 3 Jaslerl uda Of GAY ade 
ea Kian ya Upah US pkl ate PU 3 NE ye 
“ Ketika konon orang-orang Yahudi bersujud pada kuburan para nabi, karena pengagungan 
terhadap para nabi. Dan menjadikannya arah giblat serta mereka pun sholat menghadap 
kuburan dan menjadikannya patung sesembahan, maka Allah melaknat mereka dan melarang 
umat muslim mencontohnya. Adapun orang yang MENJADIKAN MASJID DI SISI ORANG 
SHALIH atau SHOLAT DI PERKUBURANNYA DENGAN TUJUAN MENGHADIRKAN 
RUHNYA dan MENDAPATKAN BEKAS DARI IBADAHNYA, BUKAN KARENA 
PENGAGUNGAN DAN ARAH @IBLAT, MAKA TIDAKLAH MENGAPA. Tidakkah engkau 
melihat tempat pendaman nabi Ismail berada di dalam masjidil haram kemudian hathim ?? 
Kemudian masjidl haram tersebut merupaan tempat sholat yang sangat dianjurkan untuk 
melakukan sholat di dalamnya. Pelarangan sholat di perkuburan adalah tertentu pada kuburan 

yang terbongkar tanahnya karena terdapat najis “ (Faidhul @adir). 

4. Pendapat Imam Ath-Thusi : 

ri day DUA AAN Op Id Gala Y 2JB — (Had Ale — LSI GP SE Gg pama gp Oalinala gan lal Gan SY) 


“ Syaikh Ath-Thusi Rh meriwayatkan dengan sanadnya dari Mu'ammar bin khallad dari Ridha 
As berkata “ Tidaklah mengapa sholat di anatara pekuburan semenjak tidak menjadikan 
kuburan sebagai arah kiblat “ (Al-Wasail juz 1) 


5. Pendapat imam Gurthubi : 
SI Iglaat Y #dpip — plang Ily Ale Al laa — AI Jgany Lang 2JU Gaal Aa 2 Gl ye LI Sh ab JB 
Goal, 2 ya! Jad LS Ugal) yi Uas Talas cal Un geo Y CSI (pelana Sail) Ugal! Ion V3 oi 
“Imam Gurthubi berkata : “ Meriwayatkan para imam Hadits dari Abi Marshad al-ghanawi 
berkata: “ Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda “ Janganlah kalian sholat kepada 
kuburan dan juga janganlah kalian duduk padanya (lafadz dalam hadits Muslim) “ Maksudnya 
adalah “ JANGANLAH KALIAN MENJADIKAN KUBURAN SEBAGAI ARAH @IBLAT, 
SEHINGGA KALIAN SHOLAT DI ATASNY A ATAU SHOLAT MENGHADAPNYA 
sebagaimana perbuatan orang Yahudi dan Nashoro “. (Tafsir Aurthubi juz 10 hal. 380). 
Dan sekarang, marilah kita kembalikan pada al-@uran dan Hadits dari semua pendapat tersebut, 
manakah yang sesuai al-@uran dan Hadits ? 
Ketika kita teliti dalam al-@uran justru tak ada satu pun ayat yang melarang sholat dipekuburan 
atau membangun kuburan di dalam masjid, bahkan sebaliknya kita akan temui kesesuain 
pendapat para ulama di atas dengan al-@uran dan bertentangnnya pendapat Ibnu Bazz serta para 
pentaglid butanya dengan al-@uran. 


Istidlal al-@uran : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6282 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Allah Swt berfirman : 
(Aiu ja YAI Tao) LI) Udi VI Saat 9 pena Gl memaalg A Op oya Uti HN MAYA Nadi 
Oa 
“ Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nashoro) sebagai tuhan 
selain Allah. Dan orang-orang Nashoro berkata “ dan juga Al-Masih putra maryam “. Padahal 
mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Mah Esa. Tidakada Tuhan selain Dia. Maha 
Dia dari apa yang mereka persekutukan “. (At-Taubah : 31). 


Inilah makna sujud yang mendapat kecaman dan laknat, atau menjadikan arah giblat selain 
giblat yang disyare'atkan sebagaimana mereka (ahlul kitab) lakukan, mereka mengarah saat 
sembahyang dengan menghadap kuburan orang alim dan rahib-rahib mereka. 


Dan realita yang ada dari apa yang dilakukan umat muslim di dalam masjid-masjid mereka 
tidaklah seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan nashoro. Maka mengarahkan hadits 
dan ayat tersebut pada umat muslim sangatlah salah dan sesat dan merupakan perbuatan 
kaum khowarij. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar : 


Cool! 3 Ur glamd 153 yeah 3 dj SUT I a3 


“ Mereka kaum khawarij menjadikan ayat-ayat yang turun pada orang msuyrik diarahkan pada 
umat muslim “. 


2. Allah Swt berfirman : 


dan pemda plan oa Ion 
“Dan jadikanlah magam (tempat pijakan) Ibrahim sebagai tempat sholat “ (Al- Bagarah : 125) 


Allah memrintahkan untuk menjadikan tempat pijakan Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat, bukan 
berarti sholat terhadap pijakan nabi Ibrahim tersebut, namun sholat karena Allah dan menghadapt 
giblat serta berada di magam Ibrahim sebagai tabarrukan bukan ta'dziman atau sujudan lahu. 


3. Allah Swt berfirman : 
Jet 4 tu 45 gal SA 4 Dylan BI Ud Lag YAN Of 35 AN A03 Of Iyan Hae Url WS, 


ee 2 Wo... 


“Dan demikianlah Kami perlihatkan (manusia) dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah 
benar dan bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang 
urusan mereka, maka mereka berkata “ Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka “. 
Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata “ Kami pasti akan mendirikan masjid di atas 
kuburan mereka “. (Al-Kahfi : 21) 


Ayat ini jelas menceritakan dua kaum yang sedang berselisih mengenai makam ashabul kahfi. 
Kaum pertama berpendapat agar menjadikan sebuah rumah di atas kuburan mereka. Sedangkan 
kaum kedua berpendapat agar menjadikan masjid di atas kuburan mereka. 


Kedua kaum tersebut bermaksud menghormati sejarah dan jejak mereka menurut manhajnya 
masing-masing. Para ulama Ahli Tafsir mengatakan bahwa kaum yang pertama adalah orang- 
orang msuyrik dan kaum yang kedua adalah orang-orang muslim yang mengesakan Allah Sut. 
Sebagaimana dikatakan juga oleh imam asy-Syaukani berikut : 


ya BN, Olaludi Jt pb 5 Jay 6D pall e phyal de Ide ppi e ja Ol ya Samuel MA S9 padi (LYI dis 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6283 


Hala al JB oya Oh JSI Of NIS sang al da JI HIU oya pal Ie Ogalia Kadi AP tem SAI PI 
O yakuah! Ri ldouuaa. 
“Imam Syaukani berkata “ Penyebutan menjadikan masjid dalam ayat tersebut menunjukkan 
bahwa mereka yang menguasai urusan adalah orang-orang muslim. Ada juga yang berpendapat 
bahwa mereka adalah para penguasa dan raja dari kaum muslimin..”. Makna ucapan beliau 
adalah pendapat yang lebih utama adalah bahwa yang berkata bangunlah masjid di atas kuburan 
mereka adalah kaum muslimin “. 
ora Gamal SUS Kenyang HKI Slonnol JUT Fian y Cap DI Ariy Gladmune dede OlAEIP pend 3 SJ CL! JB) 
SI 
Imam Ar-Razi di dalam tafisrnya berkata “ Kami akan menjadikan masjid di atasnya “ maknanya 
adalah “ Kami akan beribadah kepada Allah di dalam masjid tersebut dan kami akan memelihara 
bekas-bekas para pemuda ashabul kahfi dengan sebab masjid tersebut “. 
Istidlal al-Hadits : 
1. Nabi Saw bersabda : 
dorkana ikal ya IAI Lagi AI ad ey ca JA all 
“Ya Allah, jangan jadikan kuburanku tempat sesembahan, semoga Allah melaknat kaum yang 
menjadikan kuburan para nabi sebgaia masjid “. 


Ini adalah sebuah doa dari nabi Saw agar Allah tidak mnjadikan makam beliau sebagai tempat 
sesembahan atau masjid. Dan doa Nabio Saw tidak mungkin ditolak oleh Allah Swt. Karena 
terbukti hingga saat ini tidak ada satu pun kaum muslimin yang menyembah kuburan Nabi Saw. 


2. Hadits Nabi : 
Dp pt OST Cakar nga Ul) LA aan pl Raon el IU Lean JB EN PSI 3 kon G eka S3) 
Kail gp AI da0 GIA 3 Sal 3 pall lb Ab ay yang Uladamua 013 Ae Ngap Lola Pelali Jr me OS 13) Sldji 
“Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda ketika 
Ummu Habibah dan ummu Salamah berkata bahwa keduanya pernah melihat patung-patung di 
salah satu gereja Habasyah, “ Sesungguhnya mereka jika ada salah satu orang shalih yang wafat, 


maka mereka menjadikan kuburannya sebagai masjid dan membuat patungnya di dalamnya, 
merekalah seburuk-buruknya manusia di sisi Allah kelak di hari kiamat “. 


Dalam hadits tersebut jelas bahwa yang divonis Rasul sebagai manusia terburuk adalah membuat 
patung yang ditegakkan di atas kuburan mereka dan mereka sembah / sujud patung tersebut. 
Inilah perbuatan orang nashoro saat itu. Sedangkan umat muslim sejak dulu hingga sekarang tak 
ada yang melakukan seperti apa yang mereka (Nashoro dan yahudi) lakukan. 


KESIMPULAN : 
Pemahaman ulama Salaf bahwa : 


1. Tidak mengapa sholat di dalam masjid yang terdapat makam nabi atau orang sholeh, bahkan 
itu disyare'atkan dan hal ini tidak masuk kecaman Nabi tentang menjadikan kuburan sebagai 
masjid, sungguh sangat jauh perbedaanya. Sebagaimana penjelsan di atas. 


2. Yang dilarang oleh nabi bahkan mendapat laknat adalah menjadikan kuburan nabi atau orang 
sholeh sebagai masjid yaitu bersujud padanya, adakalnya di atasnya atau di dalam kubur itu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6284 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sendiri. Dan hal ini kita lihat sendiri umat muslim satu pun sejak dulu hingga sekrang tak ada 
yang melakukan sperti itu. 


3. Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang sholat di area pekuburan atau pemakaman : 


a. Madzhab Hanafiyyah mengatakan : makruh sholat di pemakaman sebab dikhawatirkan 
ada najis yang keluar dari kuburan, KECUALI jika di pemakaman tersebut disediakan 
tempat sholat, maka hilanglah hokum makruh. 


b. Madzhab Malikiyyah mengatakan : Boleh sholat dipemakaman secara muthlag, baik 
pekuburan itu bersih atau terbongkar (manbusyah), pekuburan muslim atau non muslim. 


c. Madzhab Syafi'iyyah memerinci sebagai berikut : 


i. Tidak sah sholat dipekuburan yang nyata ada kerusakan / keterbongkaran kuburan 
di dalamnya, karena telah bercampur tanah dengan nanah jenazah di situ. Ini jika 
tidak membuat penghakang seperti sajadah, jika memakai sajadah maka 
hukumnya makruh. 


ii. Adapun jika yakin tidak adanya bercampurnyanya nanah pada tanah pekuburan, 
maka hokum sholat di dalamnya sah tanpa khilaf. Karena tempatnya suci namun 


tetap makruh. 
Dan saya (Ibnu Abdillah Al-Katibiy) tidak pernah melihat seorang pun sholat di pekuburan atau 
pemakaman, hanya sering melihat orang-orang sholat di masjid yang berdampingan dengan 
pemakaman dan ini di luar pembahasan. 
Madzhab Hanabilah mengatakan : Tidak sah sholat di pekuburan yang baru atau punyang lama, 
berulang-ulang pembongkarannya atau pun tidak. Namun tidak mengapa sholat di area yang ada 
satu atau dua kuburan, kamayang namnya pekuburan adalah terdapat tiga kuburan atau lebih. 
Bahkan ada nash dari madzhab ini bahwa setiap apa yang masuk kategori magbarah adalah tidak 
boleh melakukan sholat di dalamnya. Mereka juga menetapkan bahwa tidak mengapa sholat di 
dalam rumah yang terdapat kuburan di dalamnya walaupun lebih dari tiga kuburan, karena ini 
bukan dinamakan magbarah. Dan hal ini adalah masalah furu' / cabang agama. 
CATATAN : 


» Jika Saalafi wahhabi termasuk Ibn Bazz dan para pentaglid butanya mengatakan haram, 
syirik bahkan kufur pada kaum muslimin yang sholat di dalam masjid yang terdapat makam 
nabi atau orang sholeh, maka kami katakana pada mereka : 


“ Kalau itu pemahaman kalian, maka beranikah kalian menghancurkan Masjid Nabawi ?? “ 
Jika kalian berkata “ Kami tidak berani karena di situ ada makam Nabi “ 


Kami jawab “ Jika kalian menghkususkan makam Nabi, maka di situ juga ada makam sahabat 
Nabi Saw, beranikah kalian menghancurkan atau memindahkan makam kedua sahabat Nabi 
Saw tersebut ?? 


Dan bahkan umat msulim sholat di sekitar makam-makam tersebut...!!” 


» Salafi wahhabi utamanya Ibn Bazz mengaku sebagai pengikut salaf, sedangkan ulama salaf 
tidak seperti pemahaman mereka bahkan bertentangan dengan mereka, lalu siapakah salaf 
yang kalian ikuti ?? 


(Ibnu Abdillah Al-Katibiy) 24-11-2011 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6285 | 


0649. Cara Mengetahui dan Mengikuti Pemahaman 
Salafush Sholeh 


Mereka bertanya mana yang lebih baik kita ikuti pemahaman para Sahabat atau pemahaman 
Imam Mazhab ? 


Tentulah kita tidak bisa bertemu dengan para Sahabat untuk mengetahui pemahaman mereka. 
Yang tertinggal pada saat ini adalah lafaz / tulisan perkataan para Sahabat 


Tentulah permasalahan bukan pada perkataan para Sahabat namun letak permasalahan adalah 
siapakah yang berupaya memahami lafaz / tulisan perkataan para Sahabat 


Apakah mengikuti pemahaman dengan akal pikiran sendiri ? 


Apakah mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu @oyyim Al Jauziah, Muhammad bin 
Abdul Wahhab ? 


Apakah mereka berkompetensi untuk berijtihad dan beristinbat atau berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid ? 


Kesepakatan jumhur ulama dari dahulu sampai saat ini bahwa ulama yang berkompetensi sebagai 
Imam Mujtahid Mutlak adalah para Imam Mazhab yang empat. 


Para Imam Mazhab mengetahui hadits lebih banyak daripada yang telah dibukukan. Hadits yang 
telah dibukukan hanya sebagian saja, sebagian lagi dalam hafalan. Boleh dikatakan sudah 
semakin sukar untuk menjadi Imam Mujtahid Mutlak 


Para ahli hadits terdahulu walaupun mereka berkompetensi memvalidasi sanad hadits, 
menganalisa matan/redaksi hadits namun mereka tetap mengikuti pendapat Imam Mazhab. 


Lebih baik kita mengikuti pemahaman pemimpin ijtihad (imam mujtahid mutlak) dalam memahami 
perkataan Sahabat. Para Imam Mazhab mengetahui pemahaman para Sahabat melalui (minimal) 
Tabi'ut tabi'in 


Berikut rantai sanad guru Imam Syafi'i -rahimahullah 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi”, Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafi'i” Muhammad bin Idris ra 


Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pemahaman beliau kepada 
baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra selanjutnya pemahaman disampaikan kepada Al- 
Imam Nafi',Tabi' Abdullah bin Umar ra selanjutnya pemahaman disampaikan kepada Al-Imam 
Malik bin Anas ra selanjutnya pemahaman disampaikan kepada Al-Imam Syafi'i Muhammad bin 
Idris ra selanjutnya pemahaman disampaikan kepada murid-murid beliau terus berlanjut melalui 
lisan ke lisan para pengikut Imam Syafi'i -rahimahullah 


Lebih baik mengikuti pemahaman Imam Mazhab, pemahaman yang dihantarkan melalui lisan ke 
lisan atau sanad ilmu atau sanad guru. Bukan pemahaman melalui memahami lafaz/tulisan yang 
kemungkinan besar bercampur dengan akal pikiran sendiri serta kemungkinan terkena ghazwul 
fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan 


dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/26/bukti-korban/ dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/korban-perang-pemahaman/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6256 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Coba kita perhatikan mereka yang memahami tidak melalui pemahaman Imam Mazhab 


Berikut dua ulama yang memahami hadits Rasulullah yang artinya, “Tidak ada bayangan kecuali 
bayangan yang diciptakan oleh Allah" 


Ulama pertama berpendapat, “Benar (Allah punya bayangan), sebagaimana itu disebutkan dalam 
hadits. tetapi kita tidak tahu tata cara dari seluruh sifat-sifat Allah lainnya, pintunya jelas satu bagi 
Ahlussunnah Wal Jama'ah (yaitu itersebutat/menetapkan saja)”. Sumber: http://ww.binbaz.org.sa! 
mat/4234 


Kesimpulan ulama ini adalah “Allah memiliki bayangan yang sesuai bagi-Nya” 
Ulama kedua berpendapat, “Sabda Rasulullah “La Zhilla Illa Zhilluh” artinya “Tidak ada bayangan 


kecuali bayangan yang diciptakan oleh Allah”. “Makna hadits ini bukan seperti yang disangka oleh 
sebagian orang bahwa bayangan tersebut adalah bayangan Dzat Allah, ini adalah pendapat batil 
(sesat), karena dengan begitu maka berarti matahari berada di atas Allah. Di dunia ini kita 
membuat bayangan bagi diri kita, tetapi di hari kiamat tidak akan ada bayangan kecuali bayangan 
yang diciptakan oleh Allah supaya berteduh di bawahnya orang-orang yang dikehendaki oleh-Nya 


dari para hamba-Nya”. 


Ulama kedua telah membedakan antara terjemahan dengan makna yang lebih sesuai bagi Allah 
Azza wa Jalla, daripada ulama pertama yang berpendapat bahwa Allah memliki bayangan yang 
sesuai bagi-Nya. 

Metodologi pemahaman yang dipergunakan oleh ulama pertama yang kami sebut dengan 
metodologi “terjemahkan saja” atau memahami secara harfiah/dzahir nya nash/lafazh'tulisan. 


Metodologi “terjemahkan saja” akan menemukan kesulitan pula dalam memahami contohnya 
perkataan Rasulullah yang artinya “Sesungguhnya pintu-pintu surga terletak di bawah bayangan 
pedang” (HR Muslim 3521) 


Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-34&ayatno-133&action-display&optionzcom. muslim 

Apa yang dialami oleh ulama yang pertama terjadi juga dengan ulama yang lainnya ketika mereka 
memahami 


Allah berfirman yang artinya : “Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah 
Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu 
(merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?” (Surat Shaad: 75) 


Sesungguhnya abu Hurairoh ra telah berkata telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam “Allah Azza wa Jalla menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat (menggulung) 
langit (dalam riwayat lain: langit-langit) dengan tangan kanan-Nya”, kemudian Allah Azza wa Jalla 
berkata: “Akulah raja! Manakah raja-raja bumi (dunia)?”. (Hadits shahih riwayat. Bukhari no. 
4812,6519,7382 & 7413 dan muslim no. 2787 ) 


Dari Abdullah bin "Amr r.a ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: 
“Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Azza wa Jalla (pada hari kiamat) di atas 
mimbar-mimbar dari nur (cahaya) di sebelah kanan Ar Rahman dan kedua tangan-Nya adalah 
kanan. Yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka, dan pada kelaurga mereka, 
dan pada apa yang mereka pimpin”. (Hadits shahih riwayat. Muslim no 1827 dan Nasaa-i no 5379 


Kesimpulan mereka adalah “Allah ta'ala mempunyai kedua tangan dan kedua tangan Allah ta'ala 
adalah kanan" 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6287 ) 


Hal ini disampaikan contohnya pada http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah- 
kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah-kanan/ 


Silahkan saksikan video pada http://www.youtube.com/watch?v-CaT4wIdRLFO mulai pada menit 
ke 03 detik 15 


Ptigod mereka bahwa Allah ta'ala punya tangan namun mereka tambahkan bahwa tangan Allah 
ta'ala tidak serupa dengan tangan makhluk. 


Berikut transkriptnya, 
“Ya sudah kalau kita apa, misalkan tangan Allah, ya sudah itu tangan Allah 
Allah punya tangan akan tetapi apakah tangan Allah seperti tangan makhluk ? tidak. 


Sedangkan sama sama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, kaki gajah dengan kaki semut 
tidak sama. Sama-sama kaki namanya. Kaki meja dengan kaki kamera ini yang untuk tahan 
sandaran ini, tidak sama. 


Apalagi tangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan makhluknya tidak sama karena Allah 
Subhanahu wa ta'ala berfirman “Laisa kamitslihi sya'un wahuwa samii'u bashiir” tidak ada yang 
sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun di dunia ini, adapun kalau sama namanya tidak 
sama bentuknya dan rupanya.” 


Begitupula seorang ustadz mengatasnamakan pemahamannya terhadap lafaz/tulisan ulama salaf 
sebagai iimak para ulama tentang keberadaan Allah di atas langit 


http://www.firanda.com/index.php/artikel/bantahan/76-mengungkap-tipu-muslihat-abu-salafy-cs 


Beliau adalah pengikut ulama Ibnu Taimiyyah dimana tesis S2 beliau berjudul “Jawaban Ibnu 
Taimiyyah terhadap syubhat-syubhat terperinci yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dzatiyah 
yang dilontarkan oleh para penolak sifat' 


Bandingkan pendapat mereka dengan pendapat Imam Syafi'i -rahimahullah 
Imam asy-Syafi'i berkata: 
desai Yg 813 3 ll le 3, Yy JLN dal J3 OS LS ASIN Ai (le yag VM Gles USA Y US Il si) 
(2d P2 ri pala el Tik on Bold SE) wilio 
“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 


Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). 


Dalam salah satu kitab karnya, al-Figh al-Akbar|selain Imam Abu Hanifah: Imam asy-Syafi'i juga 
menuliskan Risalah Agidah Ahlussunnah dengan judul al-Figh al-Akbar|, Imam asy-Syafi'i berkata: 


JB OS US AI Ain (da yag OKU Glass OA Yg OS Il AI Of ya Ale Jl, cd KA Y ls Al of yel, 
MA Ala OS Sd ag EL Adi ISA Aya OVy Cillin D Jade Yg 15 G pi Ade 3 Y SI OS ale 
Ily B5 Ya Y WS OY WII dong dala Illsual Gal Ily el Tale SUS ye Al Sa BE sya la ya 
(13 JI akal IlkaYI 

“Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Dalil atas ini adalah bahwa Dia ada tanpa permulaan 


dan tanpa tempat. Setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang Azali sebelum 
menciptakan tempat, ada tanpa tempat. Tidak boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6288 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dzat-Nya maupun pada sifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti 
memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti ia memiliki bentuk tubuh dan batasan, dan 
sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua. Karena itu pula mustahil atas-Nya memiliki istri dan anak, sebab perkara seperti itu tidak 
terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel, dan terpisah, dan Allah mustahil bagi-Nya 
terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Karenanya tidak boleh dibayangkan dari Allah adanya sifat 
menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya suami, istri, dan anak pada hak Allah adalah 
sesuatu yang mustahif (al-Figh al-Akbar, h. 13). 


Pada bagian lain dalam kitab yang sama tentang firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Imam asy-Syafi'i berkata: 


Kana Yg Selor LS US KO pall 3 Pul Ara Y ph Ulat 01 Lis Olghil ya JAE SIN HL oya AYI oa Oj 
Le Il GUI Oli Gain OT CL CeladI 3 Lal SP BI dada Wb BEI oa AU SI Led 3 Yy Lee 
SULAM sya bo 3 Leg OI 3 ketan Dell dd ee aja COLA Aale SL YG USA 0 LY sila coli S3 
(13 op II Mall) Ola 


“Ini termasuk ayat mutasyabihat. Jawaban yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang 
semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki kompetensi di dalamnya adalah agar 
mengimaninya dan tidak —secara mendetail- membahasnya dan membicarakannya. Sebab bagi 
orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman untuk jatuh dalam kesesatan 
tasybih. Kewajiban atas orang ini -dan semua orang Islam— adalah meyakini bahwa Allah seperti 
yang telah kami sebutkan di atas, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" (al-Figh 
al-Akbar, h. 13). 


Secara panjang lebar dalam kitab yang sama, Imam asy-Syafi'i membahas bahwa adanya 
batasan (bentuk) dan penghabisan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Karena pengertian 
batasan (al-hadd: bentuk) adalah ujung dari sesuatu dan penghabisannya. Dalil bagi kemustahilan 
hal ini bagi Allah adalah bahwa Allah ada tanpa permulaan dan tanpa bentuk, maka demikian pula 
Dia tetap ada tanpa penghabisan dan tanpa bentuk. Karena setiap sesuatu yang memiliki bentuk 
dan penghabisan secara logika dapat dibenarkan bila sesuatu tersebut menerima tambahan dan 
pengurangan, juga dapat dibenarkan adanya sesuatu yang lain yang serupa dengannya. 
Kemudian dari pada itu “sesuatu” yang demikian ini, secara logika juga harus membutuhkan 
kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan batasan tersebut, dan ini jelas merupakan tanda- 
tanda makhluk yang nyata mustahil bagi Allah. 


Begitu pula pendapat para pengikut Imam Mazhab 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6289 


Perhatikan pula peringatan yang disampaikan Imam Sayyidina Ali ra 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir." 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi) 


Oleh karenanya agar tidak terjerumus pada kekufuran dalam i'tigod, kesesatan atau menjadi kafir 
tanpa disadari sebagaimana yang diperingatkan oleh Imam Sayyidina Ali ra, marilah kita kembali 
kepada Al @ur'an dan As Sunnah dengan mengikuti sunnah Rasulullah yakni mengikuti pendapat 
jumhur ulama (as-sawad al a'zham) dengan mengikuti dan mentaati pemahaman pemimpin ijtihad 
(imam mujtahid mutlak) atau para Imam Mazhab dan penejelasan dari pengikutnya terdahulu 
sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya". (AS An Nisaa (41:59 ) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan 
(perbedaan pemahaman / berlainan pendapat) maka ikutilah as-sawad al a'zham (pendapat 
jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut 
Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0660. PEMBERIAN STATUS MURTAD KEPADA SESAMA 
MUSLIM 


Oleh : Ustadz Ishak 


Baru-baru ini, saya masih dapat membaca hadirnya fenomena memberikan status murtad 
kepada sesama umat islam. Sejujurnya saya terkejut, karena pengafiran ini justru muncul di grup 
diskusi dunia maya yang mengusung nama “tasawuf”. Biasanya para ahli tasawuf adalah ahli-ahli 
yang mampu menyelami seluk beluk hati sehingga dapat lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru 
dalam menghakimi. Saya pikir kekeruhan hati seperti ini sudah musnah dari dunia tasawuf. 
Ternyata saya salah.... 


Keterkejutan itu tak bertahan lama, akhirnya tak lama kemudian saya tersenyum, saya lupa 
bahwa ini adalah grup diskusi dunia maya, yang penulisnya bisa siapa saja. Bukan tak 
mungkin dari golongan non-muslim, atau bahkan dari musuh-musuh islam yang 
menyusup. 


Jika pelakunya adalah musuh islam yang disusupkan seperti pada kasus SHR, maka saya tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6290 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


usah berkomentar banyak. Mereka memang diperintahkan untuk mempelajari islam. Tidak 
untuk  mengimaninya, melainkan untuk mencari kelemahannya kemudian 
menghancurkannya. 


Biasanya taktik kotor ini mudah dideteksi. Mereka biasanya melakukan agitasi, kampanye 
(propaganda) pada mas media dan elektronik dengan gencar dan memiliki frekuensi tinggi, 
sehingga orang-orang yang masih sederhana pola pikirnya, mudah terhasut dan akhirnya 
membenarkan. 


Propaganda pikiran jahat itu dimulai dari penterjemahan, interpretasi dan penyajian serta 
pengacauan fakta-fakta yang menyimpang, kasar, halus dan disengaja. 


Distorsi dan mis-interprestasi ini betul-betul dikemas dengan kepiawaian bahasa mereka dan 
logika yang menipu sehingga “para pencari” kesulitan atau benar-benar tidak memahami aspek 
islam yang sebenarnya. Mereka terperangkap kebohongan yang berhias kefasihan, dan 
akhirnya menelan pil-racun yang berlapis gula kebohongan dan mengikuti tulisan tersebut. 


Tetapi jika hal itu dilakukan oleh sesama umat islam, maka diamnya saya hanya menghasilkan 
dosa. Maka izinkan saya berbicara. Maaf jika ada yang tersindir / tersinggung. Dan inilah 
tausyiah / nasihat bagi mereka : 


1. JANGAN KAU GELAPKAN AKHIRATMU DENGAN MENDZHALIMI MEREKA 


Saudaraku, ketika engkau mengutuk, memberikan status murtad atau kafir, atau mendoakan 
saudaramu agar celaka, maka setan berkata dengan suara merdu, “Aku sangat berterimakasih 
kepadamu lebih dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Karena permohonanmu agar 
saudaramu sesama islam dicelakakan, telah dikabulkan oleh Allah. Dengan cara itu, engkau telah 
meringankan bebanku. 


2. JANGAN KAU SAKITI MEREKA DENGAN KEBODOHANMU DALAM BERMUAMALAH 
Saudaraku, mungkin cerita ini bisa memberimu pencerahan : 


Umar ra. Bertanya kepada Khudzaifah bin yaman : “Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai 
khudzaifah ?” Khudzaifah menjawab: “Pagi ini aku menyukai fitnah, membenci kebenaran (hag), 
shalat tanpa berwudhu dan aku memiliki sesuatu di muka bumi, apa yang tidak dimiliki oleh Allah 
di langit.” 

Mendengar jawaban itu maka Umar marah. Ali karramallahu wajhah datang menemuinya dan 
berkata kepadanya : “Di wajahmu terlihat tanda kemarahan, wahai amirul mukminin.” Kemudian 
Umar menceritakan kepada Ali tentang apa yang menyebabkannya marah kepada Khudzaifah. 


Kemudian Ali berkata : “Sungguh benar Khudzaifah. Adapun kecintaan kepada fitnah berarti 
kecintaan kepada harta dan anak-nak, sebagaimana Allah berfirman dalam Al @uran 
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (fitnah) (bagimu) (AS At Taghaabun 
(64):15). Adapun dia membenci kebenaran (hag) berarti dia membenci kematian, karena 
kedatangan kematian adalah benar (hag). Dan shalat tanpa berwudhu berarti shalawatnya atas 
Nabi saw. Adapun yang dimilikinya di muka bumi yang tidak dimiliki oleh Allah di langit berarti dia 
memiliki istri dan seorang anak, sedangkan Allah tidak beristri dan beranak. Hal ini sebagaimana 
firman Allah “Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan” (AS Al Ikhlash : 3) 


Umar berkata : “Demi Allah, engkau telah membuatku puas dan lega.” 


Saudaraku, berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar hanya karena 
pemahamannya yang buruk. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6291 | 


Apalagi ilmu hikmah sangat pelik dan mendalam. Hikmah adalah karunia Allah. Suatu ilmu yang 
paling agung, suatu kebaikan yang paling utama dan merupakan dasar keutamaan, dan induk 
segala kebaikan. Hanya segelintir orang yang diberikan kebijakan berupa hikmah, sebagaimana 
Allah berfirman : “Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Guran 
dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, 
ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang 
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (AS Al Bagarah : 269) 


Hikmah itu berasal dari kesempurnaan Dzat Allah swt dan keberlangsungan eksistensinya yang 
terus menerus, tiada pernah berakhir. Allah memberikannya kepada orang-orang pilihan-Nya. 
Jarang orang mendapatkannya kecuali ia telah meninggalkan keduniawian, menundukkan hawa 
nafsunya sambil membawa ketakwaan, ke-wara-an, ke-zuhud-an hakiki dan masuk ke jalan 
orang-orang yang didekatkan dengan Allah, dari kalangan malaikat atau hamba-hamba-Nya yang 
shalih, sehingga Allah menganugerahinya suatu ilmu, lalu memberinya hikmah dan kebaikan. 
Menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dan memberikan cahaya yang mampu 
menuntunnya di dalam kegelapan jalan dunia. Sebagaimana firman Allah : “Dan apakah orang 
yang sudah mati. Kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, 
yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan 
orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari 
padanya? (AS Al An Am : 122) 


Nah saudaraku, cerita di atas menceritakan kepadamu perbedaan antara orang yang telah diberi 
ilmu hikmah dan orang yang belum diberi ilmu hikmah. Perbedaannya tampak mencolok, bagaikan 
perbedaan langit dan bumi. Tetapi bukan itu yang ingin diketengahkan hari ini, inti dari cerita di 
atas adalah bahwa jika engkau telah mendapatkan ilmu hikmah, maka engkau akan dapat 
memandang sesuatu hal secara dalam dan arif. Pemahaman terhadap ilmu Allah terpancar 
dari wajah dan bahasa. Keputusanmu bukanlah keputusan serampangan, melainkan dengan 
hujah (dalil) yang nyata sehingga keputusanmu adalah keputusan yang bercahaya, 
sehingga dengan demikian, engkau dapat menyelematkan seseorang dari fitnah dan 
kebodohan orang lain. 


Tetapi, ketahuilah olehmu saudaraku, bahwa kajian-kajian Ilahiah dan pengetahuan- 
pengetahuan ketuhanan sangatlah tersembunyi, suatu jalan yang pelik. Barang siapa yang 
ingin menyelami lautan pengetahuan Ilahi dan mendalami hakikat ketuhanan, maka ia 
harus menempa diri dengan latihan-latihan (riyadhah) ilmiah dan amaliah serta 
memperoleh kemampuan bawaan (malakah) untuk menanggalkan beban berat di 
badannya, untuk kemudian naik ke kerajaan langit. Dan di situlah engkau akan “menemukan” 
Tuhan, dan merasa nyaman dalam pangkuan-Nya. 


Ingatlah, bahwa sebagian kaum memiliki kebencian terhadap perbedaan paham lawannya. 
Kebencian ini membuat ia sibuk mendistorsi fakta-fakta mengenai islam, sehingga secara 
tak langsung mereka menghancurkan islam dari dalam. Semoga Allah melindungi kita dari hal 
tersebut. 


Semoga engkau termasuk ke dalam golongan yang didekatkan oleh Allah kepada-Nya. 
Sehingga dengan kedekatanmu, Allah menganugerahimu ilmu hikmah yang akan menerangi 
jalanmu di dunia ini. Amin... 


3. BIARKAN ALLAH BESERTA HAMBANYA 
Saudaraku, walaupun abu jahal dikenal sebagai salah seorang dari musuh Rasul senior, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6292 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kenyataannya Nabi masih menasihatinya secara personil. 


“Wahai abu jahal”, nabi memulai, “tahukan kamu cerita nabi Ibrahim ketika beliau diangkat oleh 
Allah ke alam malakut (alam malaikat) dan ke tempat yang sedikit di bawah langit. Dari sana ia 
diberikan oleh Allah suatu kekuatan sehingga bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia 
di dunia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. 


Ketika dilihatnya dua orang yang sedang berzina, Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan 
berdoa memohon kutukan dan kecelakaan bagi mereka. Doa ini dikabulkan. Kemudian 
Ibrahim melihat dua orang lain yang melakukan hal yang sama. Dipanjatkannya lagi doa 
kutukan sampai keduanya celaka. Sampai Ibrahim melakukan hal tersebut untuk ketiga 
kalinya. 


Melihat hal itu, Allah berfirman kepada nabi Ibrahim : Wahai Ibrahim, tahanlah doamu kepada 
mereka. Sungguh Aku adalah Allah yang maha pengampun dana maha penyayang. Dosa 
hamba-hambaku tidak merugikanku, sebagaimana ketaatan mereka tidak akan 
menambahkan apa-apa bagiku. Aku tidak mengatur mereka dengan cara melampiaskan rasa 
murka seperti halnya yang kau lakukan. Tahanlah doamu dari hamba-hambaku, yang laki-laki dan 
perempuan karena engkau hanya seorang hamba yang bertugas memberikan peringatan. Engkau 
tidak bersekutu denganku dalam kerajaan-Ku. Engkau tidak mempunyai kuasa terhadap-Ku 
dan terhadap hamba-hambaKu. Hamba-hambaku berada di antara tiga sifat 


Pertama, mereka yang memohon ampun dariKu. Aku ampuni mereka. Aku maafkan 
kesalahan-kesalahan mereka dan aku sembunyikan aib-aib mereka. 


Kedua, hamba-hamba-Ku yang Ku tahan mereka dari azab-Ku karena Ku tahu kelak dari 
sulbi mereka akan lahir anak keturunan yang beriman. Aku bersikap lunak kepada ayah-ayah 
mereka mereka dan tidak terburu-buru terhadap ibu-ibu mereka. Aku angkat azabku agar 
hambaku yang mukmin itu bisa keluar dari sulbi mereka. Apabila mereka dan anaknya sudah 
terpisah, maka akan datanglah saat azab-ku dan turunlah bencana-Ku. 


Ketiga, mereka yang bukan dari golongan pertama dan kedua. Untuk mereka telah ku 
siapkan azab yang lebih besar dari kau (Ibrahim) inginkan. Karena azab-ku terhadap hamba- 
hambaku berdasarkan keagunganKu dan kemahaperkasaanKu. 


Wahai Ibrahim, biarkan antara Aku dan hamba-hamba-Ku. Karena Aku lebih kasih terhadap 
mereka dibandingkan dengan engkau, dan Aku adalah Allah yang maha kuasa, maha 
sabar, maha mengetahui dan maha bijaksana. Aku mengatur mereka dengan ilmu-Ku dan Aku 
laksanakan terhadap mereka ketentuan dan takdir-Ku. 


4. UCAPAN KOTOR BERASAL DARI HATI YANG KOTOR 


“Wahai saudaraku, sesungguhnya orang kau murtadkan telah menemui Rabb-nya. Dan ingatlah 
bahwa ketika engkau kelak menghadap pula kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau pasti akan 
sadar bahwa dosa terkecil yang pernah engkau lakukan di dunia jauh lebih berat bagimu 
dibandingkan kejahatan terbesar yang dilakukan oleh orang yang kau murtadkan. 


Di hari itu (kiamat), engkau tidak akan pernah memikirkan dosa terbesar oleh orang yang 
kau murtadkan, walaupun ia begitu besar. Sebab engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, 
walaupun dosa itu mungkin tidak sebanding dengan kedzaliman orang yang kau murtadkan. Ya, 
saudaraku, masing-masing kalian kelak akan sibuk dengan dirinya sendiri. 


Ketahuilah saudaraku, bahwa Allah azza wa jalla akan menuntut balas pada orang yang kau 
murtadkan, terhadap orang-orang yang didzaliminya. Sebagaimana juga la akan menuntut 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6293 


balas kepada orang-orang yang mendzalimi orang yang kau murtadkan, untuknya. Maka bila 
engkau hari ini mendzalimi orang yang kau murtadkan, pasti Allah akan menunututmu di akhirat 
akibat kedzaliman itu. 


Berhati-hatilah menjelek-jelekan siapapun dengan kata-kata kotor. Termasuk orang yang 
kau berikan status murtad. Allah tidak akan membiarkanmu menodai dan mengotori 
majelisnya dengan celaan dan kebencian kepada siapa saja. 


5. TIRULAH RASUL DALAM MELURUSKAN KESALAHAN ORANG 


Wahai saudaraku, ketika engkau memurtadkan saudaramu sesalam muslim, tanyakanlah kepada 
dirimu sendiri, "Kira-kira, manakah yang lebih baik, Dirimu atau Nabi Musa?" Jawabanmu 
pastilah, "Sudah tentu Nabi Musa lebih baik daripada saya.” 


Lalu tanyakanlah pertanyaan kedua, "lalu, siapakah menurut pendapatmu yang lebih jahat, 
orang yang kau murtadkan atau Firaun?" Tentu jawabanmu adalah, "Pada hemat saya, 
Firaun masih lebih jahat daripada orang yang saya murtadkan." 


Maaf, saudaraku. Seingat saya, bagaimana pun jahatnya Firaun, sampai ia mengaku tuhan, dan 
bertindak kejam kepada umat Nabi Musa, malah telah merebus hidup-hidup dayang-dayang 
putrinya yang bernama Masyitah beserta susuannya, pun Nabi Musa diperintahkan Allah untuk 
berkata dengan lemah lembut kepada si zalim itu. Tolong dapatkah Tuan membacakan buat 
saya perintah Allah yang dimuat dalam Al-@uran Surat Thoha ayat 44 tersebut?" 
"Berikanlah, hai Musa dan Harun, kepada Firaun nasihat-nasihat yang baik dengan bahasa 
yang halus, mudah-mudahan ia mau ingat dan menjadi takut kepada Allah." (AS Toha : 44) 


Karena itu, pantas bukan kalau saya meminta Tuan untuk menegur orang yang salah 
dengan bahasa yang lebih sopan dan sikap yang lebih bertata krama? Lantaran Tuan tidak 
sebaik Nabi Musa dan orang yang tuan murtadkan tidak sejahat Firaun? Ataukah 
barangkali Tuan mempunya Al-Guran lain yang memuat ayat 44 surat Thaha itu?" 


Saudaraku, hatimu mungkin tidak puas, rasanya masih ingin mengutuk dengan kalimat 
yang lebih garang dan keras. Akan tetapi, bagaimanapun pahitnya, perintah Allah harus 
dipatuhi, ayat Al-Guran harus dipegang. 


Kutiplah surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi : "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, 
dengan nasihat yang baik. 


Jika seseorang melihat bahwa ada saudaranya sesama muslim menyimpang, mengapa ia 
tidak menyayangi saudaranya dengan meluruskannya ? Tidak hanya berkoar memurtadkan 
orang lain, sementara ia sendiri tidak melakukan perbaikan. 
6. Seyogianya seseorang tidak mencampur adukkan pendapat pribadi pada hal-hal yang 
menjadi hak prerogatif Allah. 
Pengafiran dan pemurtadan adalah hak prerogatif Allah, bukan hak manusia. Tahanlah 
ucapan-ucapanmu dari hamba-hamba Allah, yang laki-laki dan perempuan karena engkau 
hanya seorang hamba yang bertugas memberikan peringatan. Engkau tidak bersekutu 
dengan Allah dalam kerajaan-Nya, juga tidak bersekutu dalam surga dan neraka-Nya. Engkau 
tidak mempunyai kuasa terhadap-keputusan Allah dan terhadap hamba-hamba-Nya. 
Sebelum seorang menggenggam surga dan neraka di kedua tangannya, ia tidak boleh 
memberikan status kafir atau murtad kepada sesama muslim. 


7. TAHUKAH ENGKAU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6294 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berhati-hatilah saudaraku, barangkali orang yang sekarang engkau beri status murtad, bisa jadi 
memiliki lautan kebaikan di masa sebelumnya - maka - bisa jadi kesalahan itu telah lenyap di 
tengah lautan kebaikannya. 


Atau barangkali ketika engkau memberikan status murtad kepadanya, ia sudah bertaubat lama, 
dan menggantikan kesalahannya dengan kebaikan yang melangit. Sehingga status murtad yang 
engkau berikan akhirnya menjadi fitnah dan dosa untukmu. 


Nah saudaraku, semoga kita semua diberkahi Allah, sehingga tidak melangkahi kuasa-Nya. 
Amin. 


LImam Nawawi pada 04 Oktober 2011 jam 6:23 | 


0674. Ambillah ilmu dari mulut ulama bermazhab dan 
sholeh 


Dalam tulisan kami sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/31/gigitlah-as- 
sunnah/ kami menghimbau untuk “menggigit" As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin 


berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasan dari 
para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as 
Sunnah. 


Terhadap tulisan kami tersebut, mereka mengatakan bahwa kami telah memfitnah ulama Al 
Albani. 


Kami tidak bermaksud memfitnah maupun menghujat ulama Al Albani namun kami berupaya 
menyampaikan dan meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini karena Allah ta'ala 
semata dan sekaligus sebagai upaya menegakkan Ukhuwah Islamiyah ditengah-tengah 
perselisihan (perbedaan pemahaman) diantara kaum muslim dikarenakan kesalahpahaman 
mereka 


Ulama Al Albani pada kitab beliau berjudul “Shifatu Shalaati An-Nabiyyi Shallallahu 'alaihi wa 
sallama min At-Takbiiri ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa” , edisi Indonesia berjudul “Sifat 
Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam”, penerbit Media Hidayah ada menyampaikan perkataan 
Imam Mazhab yang empat. Contohnya diuraikan dalam tulisan pada http:// 
kajianislamsunnah.blogspot.com/2011/10/pernyataan-para-imam-untuk-mengikuti. 3450.html 
Perkataan para Imam Mazhab yang empat tersebut adalah sebagai bentuk sikap tawadhu (rendah 
hati) mereka. Mereka mengingatkan kita untuk meninggalkan pendapat/pemahaman mereka 
khusus yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Itupun kalau memang ada. 


Perkataan para Imam Mazhab yang empat tersebut bukanlah perintah untuk meninggalkan 
keseluruhan pendapat/pemahaman mereka. Berdasarkan perkaatan para Imam Mazhab yang 
empat tersebut maka kita mengikuti pendapat/pemahaman para Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 


Begitupula ulama Al Albani dalam kitab yang sama “menyalahgunakan” firman Allah ta'ala yang 
artinya, “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti 
pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). ". (AS 
Al-A'raaf (7): 3) 

Para ahli tafsir menyampaikan larangan mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya maknanya 
adalah larangan mengikuti pemimpin yang membawa kepada kesesatan bukan larangan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6295 | 


mengikuti pemimpin ijtihad kaum muslim atau imam mujtahid alias Imam Mazhab, mereka yang 
mentaati Allah dan RasulNya. 


Kaum muslim pada umumnya adalah tidak berkompetensi sebagai imam mujtahid maka 
sebaiknyalah mengikuti pendapat pemimpin ijtihad kaum muslim atau Imam Mazhab yang dikenal 
sebagai mugallid sambil merujuk kepada Al Gur'an dan Hadits. Boleh dikatakan pada masa kini 
semakin sangat sulit untuk menjadi Imam Mujtahid Mutlak karena hadits tidak terbatas pada apa 
yang telah dibukukan namun sebagian dalam bentuk hafalan dan umumnya sudah terlupakan 
sanadnya dan sebagian matan/redaksinya masih ada yang mengingatnya. Imam Mazhab pada 
sewaktu mereka berijtihad dan beristinbat mereka mengetahui hadits lebih banyak dari apa yang 
telah dibukukan. 


Kita umat muslim sebaiknyalah mentaati dan mengikuti Imam Mazhab karena mereka telah 
disepakati oleh jumhur ulama memiliki kompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Imam Mazhab 
telah diakui terbaik dalam memahami pemahaman Salafush Sholeh. 


Segelintir umat muslim terkecoh oleh ulama yang tanpa disadari telah berbohong karena mereka 
mengatakan atau mengaku-aku bahwa apa yang mereka pahami dan sampaikan adalah 
pemahaman Salafush Sholeh. Tentulah mereka tidak pernah bertemu dengan Salafush Sholeh 
untuk mengkonfirmasi pemahaman Salafush Sholeh sebenarnya. Kenyataannya adalah 
pemahaman mereka sendiri terhadap lafaz/tulisan perkataan Salafush Sholeh dimana upaya 
pemahaman mereka tentulah bisa benar dan bisa pula salah, terlebih lagi mereka tidak dikenal 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Ulama-ulama tersebut diantaranya ulama Ibnu 
Taimiyyah (pelopor) , Ibnu @oyyim Al Jauziah (pengikut Ibnu Taimiyyah), Muhammad bin Abdul 
Wahhab (pengikut Ibnu Taimiyyah) dan termasuk Al Albani yang merupakan pengikut Muhammad 
bin Abdul Wahhab. 


Mereka adalah ulama-ulama korban dari ghazwul fikri (perang pemahaman) kaum Zionis Yahudi. 
Upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) kaum Zionis Yahudi telah kami sampaikan dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/26/bukti-korban!/ atau pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/korban-perang-pemahaman/ 


Mereka dikenal oleh orang awam sebagai ulama pembaharu (mujaddid) namun pada hakikatnya 
pemahaman mereka yang baru dalam arti menyelisihi pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim. 


Mereka adalah ulama-ulama yang tidak mentaati pemimpin ijtihad kaum muslim atau imam 
mujtahid alias Imam Mazhab. Mereka berupaya memahami Al Guran dan Hadits dengan akal 
pikiran mereka sendiri. Mereka dikenal belajar agama lebih bersandar kepada belajar sendiri 
(otodidak). Pemahaman mereka, kebanyakan bukan didapatkan dari mulut para ulama ( talagai ) 
atau tidak ber sama' (mendegar) kepada lisan para guru namun mereka mencukupkan diri dengan 
muthala'ah (menelaah) kitab-kitab dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Al Hafidz Abu Bakar Al Khatibh Al Baghdady mengatakan bahwa “.. ilmu tidak dapat diambil 
kecuali dari mulut para ulama” . 


Para ulama menyampaikan bahwa ilmu yang hanya didapat dengan belajar sendiri (otodidak) 
maka kemungkinan besar akan dapat berakibat kepada pelaksanaan ibadah fasidah (ibadah yang 
rusak) atau dapat menjerumuskan kedalam tasybihillah bikholgihi (penyerupaan Allah dengan 
makhlug Nya) atau implikasi negative lainnya. 


Terjerumus kedalam tasybihillah bikholgihi (penyerupaan Allah dengan makhlug Nya) 
sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra. Beliau berkata : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6296 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang- 
orang kafir." 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi) 


Untuk itulah kita wajib menghindari terjerumus dalam kekufuran karena kesalahpahaman. Hal ini 
telah kami uraikan dalam tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/16/terjerumus-kesyirikan/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/18/mereka-terindoktrinisasi/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/18/2011/06/20/hindari-kekufuran-itigod/ 


Pada hakikatnya jalan kesalamatan (firgatun najiyah) adalah mengikuti pemahaman/pendapat 
pemimpin ijtihad kaum muslim alias Imam Mazhab berikut penjelasan dari para pengikut Imam 
Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. 


Ambillah ilmu dari mulut (talaggi) ulama bermazhab dan sholeh. Bermazhab adalah jalan 
keselamatan dan sholeh adalah indikator pengikut Rasulullah sebagaimana telah kami sampaikan 


dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/indikator-dekat-denganya!/ 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu 'alaihi wasallam- pada matan haditsnya. Namun, jika kita merujuk kepada 
lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab 
misalnya disebutkan: 


"Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il "asnada" (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan 
mereka: Saya sandarkan perkataan ini kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang 
mana ia diangkatkan kepada yang berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti 
mengangkatkan perkataan (mengembalikan perkataan kepada orang yang berkata dengan 
perkataan tersebut)". 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 
menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 
manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-guran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :"Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6297 | 


n0:32 ) 
Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaggi adalah ijazah. Ijazah ada yang secara tertulis 
dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah sangat penting. Menimbang agar tak 
terjadinya penipuan dan dusta dalam penyandaran seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang 
yang penuh kedustaan, ijazah secara tertulis menjadi suatu keharusan 


Tradisi ijazah ini pernah dipraktekkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan 
ijazah (baca: secara lisan) kepada beberapa Sahabat ra. dalam keahlian tertentu. Seperti keahlian 
sahabat di bidang Al-@ur'an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 


artinya: "Ambillah Al-Gur'an dari empat orang. Yaitu, dari Abdillah ibn Mas'ud r.a., Saidina Salim 
r.a., Saidina Mu'az r.a. dan Saidina Ubai bin Ka'ab r.a.". (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim). 


Tulisan kami kali ini kami akhiri dengan pendapat Al Muhaddits Al Kabir Abdullah al Ghumari Al 
Hasany terhadap ulama Al Albani yang terkenal sebagai ulama yang memahami agama lebih 
banyak dari belajar sendiri (otodidak) dibandingkan bertalaggi 


Al Muhadiits Al Kabir Abdullah al Ghumari Al Hasany yang merupakan guru dari Mufty Addiyar Al 
Mishriyah Al Allamah Al Imam Ali Jum'ah (mufti Mesir). Al Muhaddits Al Kabir Abdullah al Ghumari 
Al Hasany adalah Al Allamah di bidang hadits dan ilmu lain. Pada awalnya Hafalan hadits beliau 
mencapai 50.000 hadits baik sanad maupun matannya,namun setelah beliau meninggal banyak 
ulama yang menjuluki Al Hafidz. 


kerkk kekkk 


awal kutipan 


..dia adalah Nashiruddin, Al Albani adalah asalnya (Albania). Pada awalnya dia ber f'itikaf di 
dalam kamar perpustakaan “Al Dzahiriyah” Damaskus disana dia berkutat membaca buku 
dan betah untuk membaca. 


Setelah itu dia menyangka bahwa dirinya telah menjadi profesional dalam urusan agama. 
Dia memberanikan diri untuk berfatwa dan mentashhieh hadits atau mendha'ifkannya 
sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Juga dia berani menyerang ulama yang mu'tabar 
(yang berkompeten di bidangnya) padahal dia mandakwa bahwa “hafalan”hadits telah 
terputus atau punah. Maka akibatnya bisa anda saksikan terkadang dia menganggap buruk 
pendapat para ulama juga mendha'ifkan hadits yang baik-baik dan menganggapnya lemah, 
sampai sampai shahih Bukhari dan shahih Muslim pun tidak selamat dari koreksinya. 


Berdasarkan hal tersebut (dia tidak berguru) maka isnadnya magthu' (silsilah keilmuannya 
terputus) dan kembali kepada kitab kitabnya yang ia teliti, kembali kepada juz juz yang ia 
baca dengan tanpa Talaggi (belajar kepada guru). 


Dia pernah mendakwakan dirinya sebagai kholifah (penerus) Assyaikh Badruddin Al Hasani 
(salah satu guru Al Ghomari,pen) yang beliau adalah seorang ulama yang tidak pernah 
terlepas dari biji tasbih dari tangannya meskipun sedang mengajar,dan anehnya ia 
menganggap bid'ah kepada orang yang mengenakannya (biji tasbih). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6298 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lalu dia (al Albani) mendakwakan dirinya telah mencapai derajat “penghafal hadits” dan 
mampu mentashhieh hadits sehingga pengikut pengikutnya menyangka bahwa dia adalah 
“muhadits” dunia seluruhnya. Apakah dengan sekedar ijazah dari sangkaan seseorang 
lantas dia boleh berbicara /koreksi atas hadits Rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam..?? 


Kemudian berdasarkan persaksian dari para ulama di zamannya dari para ulama Dimasyg 
menyatakan bahwa dia tidak hafal matan-matan hadits apalagi sanad-sanadnya. Bahkan 
keilmuannya tidak mencapai untuk menilai sebuah matan hadits kemudian meneliti rijal 
(para perowijnya di kitab kitab “Al Jarh watta'diil”, sehingga berangkat dari itu semua dia 
menghukumi sebuah hadits dengan menshahihkan dan mendha'ifkan nya dalam keadaan 
“tidak tahu” bahwa sebuah hadits mempunyai jalan riwayat, syawahid (hadits lain sebagai 
saksi penopang) dan mutaba'at (penelusuran susulan). Dia juga lupa bahwa seorang “AI 
Hafidz” (penghafal 100 ribuan hadits sanad dan matannya) mempunyai “otoritas” 
menshahihkan dan mendha'ifkan sebuah hadits sebagaimana yang di katakan oleh Al 
Hafidz As Suyuthy dalam “Al Fiyah” nya(kitab nadzom ilmu hadits diroyah 1000 bait) 


JA Ana Sila oya JT ya elo Bil Una alang Hani 3 db di Ji LS 


Artinya : Maka ambillah hadits ketika telah di” nash” oleh seorang Al Hafidz......... atau dari 
kitab susunannya yang khushus untuk kodifikasi hadits tersebut. 


Begitulah hukum sebenarnya dimana bahwa ilmu agama tidak diambil dari “Muthola'ah” 
atas kitab-kitab ansich dengan mengesampingkan “Talaggi” (mengaji) kepada Ahl Al 
Marrifah Wa Al Tsigoh (ahli pengetahuan khushush dan dapat dipercaya) dikarenakan 
terkadang dalam beberapa kitab terjadi “penyusupan” dan “pendustaan” atas nama agama 
atau terjadi pemahaman yang berbeda dengan pengertian para “salaf” maupun “kholaf” 
sebagaimana mereka (para ulama) saling memberi dan menerima ilmu agama dari satu 
generasi ke generasi lainnya maka pemahaman yang berbeda dengan ulama salaf maupun 
kholaf itu dapat berakibat kepada pelaksanaan “Ibadah fasidah” (ibadah yang rusak) atau 
dapat menjerumuskan kedalam “Tasybihillah Bikholgihi” (penyerupaan Allah dengan 
makhlug Nya) atau implikasi negative lainnya. 

Cara seperti itu adalah bukan cara “belajar” dan cara menuntut ilmu yang dilakukan ulama 
salaf dan kholaf sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Khatibh Al 
Baghdady, “... ilmu tidak dapat diambil kecuali dari mulut para ulama" 

Maka jelaslah tidak diperbolehkan mempelajari ilmu agama kecuali dari orang yang “arif” 
dan tsigoh yang mengambil ilmu dari tsigoh........... dst sampai ke para Shahabat ra. 
Sehingga orang yang mengambil Al Guran dari Mushhaf dinamakan “Mushhafy” tidak 
dapat disebut “Gari” begitulah seperti yang dikatakan Al Hafidz Khathib Al Baghdady dalam 
kitabnya yang berjudul “alfagih wal mutafaggih” bersumber dari sebagian ulama salaf. 
Cukuplah bagi kita sebagai anjuran untuk “talaggi”(menerima ilmu dari guru) sebuah hadits 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam: 


w 4 - - LeaP Band Y 4 - 
Ahad AAA, , dede lal Losl" 1805 Sala) 33 er Mei el d3 uya 


Artinya: barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ia diberi 
pemahaman dalam agama dalam sebuah riwayat ada tambahan...” bahwa ilmu hanya 
(didapat) dari Belajar....(HR Al Bukhory, Muslim, Ahmad di musnadnya dan lain lain) 


Terdapat juga di al mu'jam al kabir imam thabrany 19/395 Al Hafidz di Al Fath mengatakan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6299 | 


"isnadnya baik” 131/1 
Kur Opal ae, jab 22 al lia DI "dB ai gay cal Dean an 


Imam Muslim dalam shahihnya meriwayatkan dari Ibnu Sirin ia berkata: "bahwa ilmu ini 
adalah agama maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian" 


III TP Dg LI G2 OKE Sl pup ya Stay Ol Olg CU Handal A0npeto ($ plaaa tor pel 
WS Ang gp AI aya Ji Ra Rd ya ad ly al Ji Al rab ya Lag 

Hadits tadi diriwayatkan Imam Muslim di Mugaddimah shahihnya bab: menerangkan bahwa 
isnad itu bagian agama dan bahwa meriwayatkan hadits itu tidak boleh terjadi kecuali dari 
orang yang tsigot(dipercaya) dan bahwa mencela “periwayatan” itu diperbolehkan asal 


sesuai dengan kenyataan bahkan wajib bukan termasuk “ghibah” yang diharamkan namun 
dengan tujuan “mempertahankan” syari'at yang dimuliakan. 


Imam Abu Hayyan Al Andalusy berkata: 
Hui Dl al lay: 
pala BY Je at 8 Gadai AS ot paid Gala 
HN Ji Sp pa UB Ih Ik Oa 
is! Bali op Ca "1 Ga ad Kena LS 
SI La oya de ai PT aa le op ai 


Artinya : khalayak ramai menyangka bahwa kitab kitab itu dapat menuntun orang bodoh 
untuk menggapai ilmu...... 


padahal orang yang amat bodoh tidak tahu bahwa di dalam kitab kitab itu banyak masalah 
rumit yang membingungkan akal orang cerdas. 


Apabila engkau mencari ilmu tanpa guru.....maka engkau dapat tersesat dari jalan yang 
lurus. 


Maka segala hal yang berkaitan akan menjadi samar buatmu hingga engkau menjadi lebih 
sesat dibanding si Thomas (ahli filsafat). (Hasyiyah Al Thalib Ibnu Hamdun ala Lamiyat Al 
'Afal hal 44) 


Assyaikh Habiburrahaman Al A'dzhami Muhaddits daratan India berkata dalam 
Mugaddimah bantahan nya terhadap Al Albany dengan judul “mablagh ilm al 
Albany' (kapasitas keilmuan Al Albany) dengan teks sebagai berikut.... 


“Syekh Nashiruddin Al Albany adalah orang yang sangat menyukai untuk menyalahkan 
orang orang yang sangat brilian dari kalangan pembesar para ulama dan dia tidak 
memperdulikan siapapun orangnya. Maka dapat anda lihat terkadang dia melemahkan 
riwayat Imam Bukhary dan Imam Muslim dan ulama lainnya yang dibawah level ke dua 
imam tadi......... dan hal itu terjadi di banyak tempat sehingga sebagian orang yang bodoh 
dan yang terbatas pemikirannya dari kalangan ulama menyangka bahwa Al Albani adalah 
orang yang profesional pada abad ini dan kemahirannya jarang ditemukan semacam dia di 
era sekarang. Semacam inilah hal yang dibanggakan olehnya di berbagai tempat dengan 
mengeluarkan kotorannya sehingga para pembaca melirikkan pandangan mereka dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6300 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terkadang dia mengatakan: "aku mendapatkan tahgig (pernyataan) semacam ini dan tidak 
akan kau temukan di lain tempat (maksudnya di kitab lain-yang menurut dia- tidak terdapat 
pernyataan semacam itu). 


terkadang dia mendakwa bahwa dirinya “di istimewakan” oleh Allah di abad ini untuk 
meneliti atas hadits hadits tambahan dalam kondisi perbedaan riwayatnya yang tersebar di 
kitab kitab yang berserakan sehingga ia telah mencapai hal yang belum pernah diraih para 
Muhaggiggiin yang telah lampau maupun yang akan datang. 


Namun orang yang “mengenal” al Albany dan orang yang meneliti biografinya ia pasti 
mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan ilmu dari “mulut para ulama” dan dia belum 
pernah duduk bersimpuh di depan pengajian para ulama , padahal ilmu itu harus didapat 
dengan cara ta'allum (mengaji). 


Ada berita sampai kepada saya bahwa hafalan kitabnya tidak melebihi “mukhtashor al 
godury” dan profesi keahlian sebenarnya adalah “mereparasi jam” yang dirinya mengakui 
hal ini dan membanggakannya, padahal cara mendapatkan ilmu dengan ta'allum tersebut 
adalah hal yang telah lazim dikenal dikalangan pelajar hadits di seluruh madrasah kami 
(india).Begitulah apa yang telah dinyatakan oleh Assyaikh Muhaddits diyar al Hindiyah 
WNI dglosi 9x9 1/9 


Inilah kapasitas keilmuan Al Albany,maka bila kau membaca kitab kitabnya akan kau 
temukan tanda yang jelas karena dia menyebut apa yang ia katakan shahieh akan 
berlawanan dengan apa yang dikatakan dengan dha'ief hingga kau temukan dia merubah 
hadits hadits Nabi shallallahu “alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak boleh diakukan 
oleh Ahlul ilmi bil hadits. Pada akhirnya dia mendha'ifkan yang shahieh dan 
menshahiehkan yang dhai'ef. Ini adalah polah tingkah orang yang belum pernah menghirup 
aroma “Ilmu” dan cara orang yang belum pernah mengenal para “guru” dan belum pernah 
sama' (mendengar) dari teks teks lafadz mereka. Saya tidak melihat dia kecuali orang yang 
membaca kitab dan menganggap bahwa mencari ilmu itu tidak butuh terhadap bimbingan 
dan talaggi para guru. Padahal kita sungguh mengetahui bahwa seorang penghafal hadits 
tidak hanya mencukupkan diri dengan muthala'ah tanpa berkeliling mencari ilmu dari para 
guru dari biografi mereka dan mereka sama' (mendengar riwayat hadits) sebagaimana 
orang orang sebelum mereka ber sama' kepada para guru ...... begitulah adat kebiasaan 
“Ahli Isnad”. 


Termasuk diantara “cacat” al Albany adalah dia berani mengkoreksi Imam Imam Besar, 
cukuplah sebagai celaan bahwa dia mengkoreksi dan berani terhadap hadits shahih Imam 
Bukhory dan shahieh Imam Muslim, oh....seandainya saja dia mendhaifkan hadits hadts 
tadi berdasarkan ilmu dan marrifah.....namun sayang dia mendhaifkannya karena 
kebodohan dan keculasan. 


Siapapun orang yang mau melihat kitab kitabnya dengan pemahaman dan pengetahuan 
yang baik dan menjauhkan diri dari “ta'ashshub” (fanatisme) dan buang jauh jauh 
kebodohan yang berbahaya maka akan menjadi jelas bagi dia bahwa Al Albani adalah 
orang yang sangat lemah dalam ilmu hadits baik matannya maupun rijalnya. 


Diantara cacat Al Albany yang fatal adalah dia menuduh orang yang mengingkarinya 
dengan si “pembuat bid'ah” dan dia sendiri lah yang sunny (Ahlus Sunnah) dengan 
pengikutnya sehingga berhak masuk sorga dan penentangnya adalah ahlulbid'ah yang 
akan masuk neraka. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk mencapai “kemasyhuran” dia 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6301 


ingin menjadi yang terhebat di zamannya dan mengungguli pendahulu pendahulunya. 


Kesimpulannya Al Albany dan fatwa fatwa dan istinbat nya adalah merupakan bencana 
untuk kaum muslimin. Bisa anda lihat bagaimana dia membid'ahkan berdzikir dengan biji 
tasbih, membaca al @uran untuk mayyit....juga di kitab kitabnya banyak kesesatan yang 
nyata apalagi di syarah Al Thohawy. Maka sesuai dengan pernyataan di atas apa yang 
dikatakan oleh Assyaikh Muhammad Yasin Al Fadany yang masyhur bahwa Al Albany itu 
“Dhaallun mudhillun"(sesat dan menyesatkan). 


Juga sesuai dengan pernyatan Syaikh Al Muhaddits Habiburrahman: ketika aku membaca 
karangan Al albani dalam pembahasan seperti ini dan yang lainnya, aku menjadi teringat 
hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 


LE LES gatad  IL JAN Hall (NS ja cell Sl Le yr. 


“sungguh apa yang dapat di tangkap oleh manusia dari perkataan Nubuwwah yang 
pertama adalah “kalau kau tidak tahu malu maka berbuatlah sesukamu...” 


Sekarang kami katakan kepada para pengikut Al Albani dan yang terbujuk rayu ucapan- 
ucapannya dan kepada orang orang yang tertipu dengan slogan slogannya, “kembalilah 
kalian kedalam ajaran yang baik yang sudah ada, ikutilah jalan para Abror.....ikutilah jalan 
yang lurus campakkan jalan orang yang menyimpang dari “Annahj al mustagiim”.... 


Takutlah kalian untuk memberanikan diri atas kalam Rasulillah shallallahu “alaihi wasallam 
dengan tanpa didasari ilmu, jangan kalian terperdaya oleh orang yang sesat meskipun dia 
mempunyai puluhan karangan dan buku. Oh.....betapa buruknya keberanian mengkoreksi 
dan berkecimpung tanpa ilmu atas hadits Nabi shallallahu “alaihi wasallam. Ya Allah kami 
memohon kepada Mu keselamatan dan penjagaan ..... 


Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: 


3 8 LX. So. 0, AI 3 Pa nd 0 w w 30 20. 00. & 0. AN - 
Ie 2) 36 Apa 0 U5 Idi JS ANgilly nd g memmal Of leg LM ad La Hii Yg) 2 Jl dil JU 


"Janganlah kau ikuti apa yang kamu tidak mengetahui karena pendengaran, pengelihatan 
dan hati itu semuanya akan dipertanggung jawabkan" (AS Al Isra (17):36) 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0684. Bagaikan meluncurnya anak panah dari busurnya 


Dalam beberapa tulisan berturut-turut, kami telah menghimbau untuk menggigit As Sunnah dan 
sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid) / Imam 
Mazhab dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. Janganlah memahaminya dengan akal pikiran sendiri 
atau mengikut pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid 
Mutlak. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/31/gigitlah-as-sunnah/ . 

Sebaiknya kita mengambil ilmu dari mulut ulama bermazhab dan sholeh. Hal ini telah kami uraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/02/dari-mulut-ulama/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6302 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kita sebaiknya menghindari kitab ulama yang belajar sendiri dan tidak bermazhab hal ini telah 


kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/kitab-tidak- 
bermazhab/ 


Contoh ulama yang belajar sendiri dan tidak lagi bermazhab adalah ulama Ibnu Taimiyyah 


Tentulah ulama Ibnu Taimiyyah tidak belajar tanpa guru sama sekali. Namun beliau lebih 
bersandar kepada belajar sendiri (otodidak) dengan muthola'ah (menelaah kitab). 


Para ulama menyampaikan ilmu agama tidak diambil dari “Muthola'ah” (menelaah kitab) semata 
dengan mengesampingkan “Talaggi” (mengaji) kepada Ahl Al Marrifah Wa Al Tsigoh (ahli 
pengetahuan khushush dan dapat dipercaya) dikarenakan terkadang dalam beberapa kitab terjadi 
“penyusupan” dan “pendustaan” atas nama agama atau terjadi pemahaman yang berbeda dengan 
pengertian para “salaf” maupun “kholaf” sebagaimana mereka (para ulama) saling memberi dan 
menerima ilmu agama dari satu generasi ke generasi lainnya maka pemahaman yang berbeda 
dengan ulama salaf maupun kholaf itu dapat berakibat kepada pelaksanaan “Ibadah 
fasidah” (ibadah yang rusak) atau dapat menjerumuskan kedalam “Tasybihillah 
Bikholgihi” (penyerupaan Allah dengan makhlug Nya) atau implikasi negative lainnya. 


Kita sudah paham bahwa Ibnu Taimiyah pernah terjerumus ke dalam “Tasybihillah 
Bikholgihi” (penyerupaan Allah dengan makhlug Nya) karena menelaah kitab berdasarkan akal 
pikiran dia sendiri. Namun sebelum dia wafat , dia sempat bertobat akan kesalahpahamannya. 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/taimiyahtobat.pdf 

Penjelasan keterjerumusan beliau ke dalam “Tasybihillah Bikholgihi” dijelaskan dalam http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Contoh keterjerumusan mereka ke dalam “Tasybihillah Bikholgihi” (penyerupaan Allah dengan 
makhlug Nya) 


Berikut dua ulama yang memahami hadits Rasulullah yang artinya, “Tidak ada bayangan kecuali 
bayangan yang diciptakan oleh Allah" 


Ulama pertama berpendapat, “Benar (Allah punya bayangan), sebagaimana itu disebutkan dalam 
hadits. tetapi kita tidak tahu tata cara dari seluruh sifat-sifat Allah lainnya, pintunya jelas satu bagi 
Ahlussunnah Wal Jama'ah (yaitu itersebutat/menetapkan saja)”. 


Sumber: http://ww.binbaz.org.sa/mat/4234 
Kesimpulan ulama ini adalah “Allah memiliki bayangan yang sesuai bagi-Nya” 


Ulama kedua berpendapat, “Sabda Rasulullah “La Zhilla Illa Zhilluh” artinya “Tidak ada bayangan 
kecuali bayangan yang diciptakan oleh Allah”. “Makna hadits ini bukan seperti yang disangka oleh 
sebagian orang bahwa bayangan tersebut adalah bayangan Dzat Allah, ini adalah pendapat batil 
(sesat), karena dengan begitu maka berarti matahari berada di atas Allah. Di dunia ini kita 
membuat bayangan bagi diri kita, tetapi di hari kiamat tidak akan ada bayangan kecuali bayangan 
yang diciptakan oleh Allah supaya berteduh di bawahnya orang-orang yang dikehendaki oleh-Nya 


dari para hamba-Nya”. 


Ulama kedua telah membedakan antara terjemahan dengan makna yang lebih sesuai bagi Allah 
Azza wa Jalla, daripada ulama pertama yang berpendapat bahwa Allah memliki bayangan yang 
sesuai bagi-Nya. 


Metodologi pemahaman yang dipergunakan oleh ulama pertama yang kami sebut dengan 
metodologi “terjemahkan saja” atau memahami secara harfiah/dzahir nya nash/lafazh'tulisan. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6303 


Metodologi “terjemahkan saja” akan menemukan kesulitan pula dalam memahami contohnya 
perkataan Rasulullah yang artinya “Sesungguhnya pintu-pintu surga terletak di bawah bayangan 
pedang” (HR Muslim 3521) 


Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-34&ayatno-133&action-display&optionzcom muslim 

Apa yang dialami oleh ulama yang pertama terjadi juga dengan ulama yang lainnya ketika mereka 
memahami 


Allah berfirman yang artinya : “Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah 
Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu 
(merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?” (Surat Shaad: 75) 


Sesungguhnya abu Hurairoh ra telah berkata telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam “Allah Azza wa Jalla menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat (menggulung) 
langit (dalam riwayat lain: langit-langit) dengan tangan kanan-Nya”, kemudian Allah Azza wa Jalla 
berkata: “Akulah raja! Manakah raja-raja bumi (dunia)?”. (Hadits shahih riwayat. Bukhari no. 
4812,6519,7382 & 7413 dan muslim no. 2787 ) 


Dari Abdullah bin "Amr r.a ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: 
“Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Azza wa Jalla (pada hari kiamat) di atas 
mimbar-mimbar dari nur (cahaya) di sebelah kanan Ar Rahman dan kedua tangan-Nya adalah 
kanan. Yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka, dan pada kelaurga mereka, 
dan pada apa yang mereka pimpin”. (Hadits shahih riwayat. Muslim no 1827 dan Nasaa-i no 5379 


Kesimpulan mereka adalah “Allah ta'ala mempunyai kedua tangan dan kedua tangan Allah ta'ala 
adalah kanan" Hal ini disampaikan contohnya pada http:// 


moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah- 
kanan/ 


Silahkan saksikan video pada http://www.youtube.com/watch?v-CaT4wIdRLFO mulai pada menit 
ke 03 detik 15 


Ptigod mereka bahwa Allah ta'ala punya tangan namun mereka tambahkan bahwa tangan Allah 
ta'ala tidak serupa dengan tangan makhluk. 


Berikut transkriptnya : “Ya sudah kalau kita apa, misalkan tangan Allah, ya sudah itu tangan Allah 
Allah punya tangan akan tetapi apakah tangan Allah seperti tangan makhluk ? tidak. 


Sedangkan sama sama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, kaki gajah dengan kaki semut 
tidak sama. Sama-sama kaki namanya. Kaki meja dengan kaki kamera ini yang untuk tahan 
sandaran ini, tidak sama. 


Apalagi tangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan makhluknya tidak sama karena Allah 
Subhanahu wa ta'ala berfirman “Laisa kamitslihi syai'un wahuwa samii'u bashiir” tidak ada yang 
sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun di dunia ini, adapun kalau sama namanya tidak 
sama bentuknya dan rupanya.” 


Begitupula seorang ustadz mengatasnamakan pemahamannya terhadap lafaz/tulisan ulama salaf 
sebagai iimak para ulama tentang keberadaan Allah di atas langit 


http://www.firanda.com/index.php/artikel/bantahan/76-mengungkap-tipu-muslihat-abu-salafy-cs 
Beliau adalah pengikut ulama Ibnu Taimiyyah dimana tesis S2 beliau berjudul “Jawaban Ibnu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6304 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Taimiyyah terhadap syubhat-syubhat terperinci yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dzatiyah 
yang dilontarkan oleh para penolak sifat' 


Bandingkan pendapat mereka dengan pendapat pemimpin ijtihad kaum muslim (imam mujtahid / 
imam mazhab) seperti Imam Syafi'i -rahimahullah 


Imam asy-Syafi'i berkata: 
desai Yg 813 3 ll le LV) JLN dal J3 OS LS Ad II Ai (le yag JKN Gles USA Y, US Jl dl 
(24 y? 2 Cc sp es sll aa. Ata) soludi SEN ailup 


“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 
Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). 


Dalam salah satu kitab karnya, al-Figh al-Akbar|selain Imam Abu Hanifah: Imam asy-Syafi'i juga 
menuliskan Risalah Agidah Ahlussunnah dengan judul al-Figh al-Akbar|, Imam asy-Syafi'i berkata: 


JB OS US AI Ain (da yag OKU Glass OA Yg OS Il AI Of ya Ale Jl, cd KA Y ls dl of yel, 
ASI Alir OS yng ce ai USA Ad ya UV Kiko 3 Jaka Yg 5 3 mill ale LE Y 3) (OSN dil 
Ily 2/5 YP ea Y US OY WII dong JI dala Illsual Gaal hg el Tale SUS uye Al Sat BE sya la gas 
V3 op «II daily LV, 


“Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Dalil atas ini adalah bahwa Dia ada tanpa permulaan 
dan tanpa tempat. Setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang Azali sebelum 
menciptakan tempat, ada tanpa tempat. Tidak boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik pada 
Dzat-Nya maupun pada sifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti 
memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti ia memiliki bentuk tubuh dan batasan, dan 
sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua. Karena itu pula mustahil atas-Nya memiliki istri dan anak, sebab perkara seperti itu tidak 
terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel, dan terpisah, dan Allah mustahil bagi-Nya 
terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Karenanya tidak boleh dibayangkan dari Allah adanya sifat 
menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya suami, istri, dan anak pada hak Allah adalah 
sesuatu yang mustahil (al-Figh al-Akbar, h. 13). 


Pada bagian lain dalam kitab yang sama tentang firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman 'Ala 
al-'Arsy Istawa), Imam asy-Syafi'i berkata: 


Cmng Y9 Delon US LO lal 3 pedil dng Vo We 5 Ups Had op JUS SI DULasll op BY oa ol 

La Es (GOS Si 3 ita Of Ry Ula B Lea GA BL damdall Rony SPI oa yet Y SI Led IK Yy Las 
SULAM oya ben 3 Ly OI 3 nketana Deli dya ee aja COLA Ale SL YG OS 0 LY cily co, 

(13 op II Mall) Ol 

“Ini termasuk ayat mutasyabihat. Jawaban yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang 
semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki kompetensi di dalamnya adalah agar 
mengimaninya dan tidak —secara mendetail- membahasnya dan membicarakannya. Sebab bagi 
orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman untuk jatuh dalam kesesatan 


tasybih. Kewajiban atas orang ini -dan semua orang Islam— adalah meyakini bahwa Allah seperti 
yang telah kami sebutkan di atas, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6305 ) 


Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" (al-Figh 
al-Akbar, h. 13). 


Secara panjang lebar dalam kitab yang sama, Imam asy-Syafi'i membahas bahwa adanya 
batasan (bentuk) dan penghabisan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Karena pengertian 
batasan (al-hadd, bentuk) adalah ujung dari sesuatu dan penghabisannya. Dalil bagi kemustahilan 
hal ini bagi Allah adalah bahwa Allah ada tanpa permulaan dan tanpa bentuk, maka demikian pula 
Dia tetap ada tanpa penghabisan dan tanpa bentuk. Karena setiap sesuatu yang memiliki bentuk 
dan penghabisan secara logika dapat dibenarkan bila sesuatu tersebut menerima tambahan dan 
pengurangan, juga dapat dibenarkan adanya sesuatu yang lain yang serupa dengannya. 
Kemudian dari pada itu “sesuatu” yang demikian ini, secara logika juga harus membutuhkan 
kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan batasan tersebut, dan ini jelas merupakan tanda- 
tanda makhluk yang nyata mustahil bagi Allah. 


Begitu pula pendapat para pengikut Imam Mazhab 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Perhatikan pula peringatan yang disampaikan Imam Sayyidina Ali ra 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir." 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi) 


Ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu Goyyim Al Jauziah (pengikut Ibnu Taimiyyah), ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab (pengikut Ibnu Taimyyah) , juga termasuk ulama Al Albani 
(pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah termasuk ulama- ulama yang tidak lagi mentaati 
pemimpin ijtihad kaum muslim (imam mujtahid / imam mazhab), mereka lebih bersandar kepada 
akal pikiran mereka sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6306 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Mereka yang tidak mentaati pemimpin ijtihad kaum muslim (imam mujtahid / imam mazhab) pada 
hakikatnya tidak mentaati Sunnah Rasulullah bahwa jika terjadi perselisihan karena perbedaan 
pemahaman maka kita di-sunnah-kan berpegang kepada kesepakatan jumhur ulama 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 


“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian 
melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-sawad al a'zham (kesepakatan jumhur ulama).” (HR. 
Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi 
dalam Jamius Shogfhir, ini adalah hadits Shohih) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barangsiapa menyendiri (memisahkan diri), 
maka dia akan menyendiri (masuk) ke dalam neraka” 


Atsar Umar bin Khaththab R.A, berkata: “Hendaknya kalian berpegang teguh kepada jama'ah dan 
tidak bercerai berai. Sesungguhnya syaithan bersama satu orang, dan jarang bersama dengan 
dua orang. Barangsiapa menghendaki kenikmatan hidup di sorga, maka hendaknya dia berpegang 
teguh kepada jama'ah”. 

Mereka yang memisahkan diri dari pendapat / pemahaman jumhur ulama adalah yang dikatakan 
oleh Rasulullah sebagai “orang-orang muda”, mereka bagaikan “meluncurnya anak panah dari 
busurnya”. Silahkan baca uraian kami pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/orang- 
orang-muda/ 

Oleh karenanya setelah kita melihat terjadi perselisihan dikarenakan perbedaan pemahaman 
maka kita sebaiknya kembali berpegang kepada pemahaman pemimpin itjihad kaum muslim 
(Imam Mujtahid / Imam Mazhab) 


Sejak dahulu kala sampai saat ini, jumhur ulama telah sepakat bahwa pemahaman terbaik 
terhadap Al @uran dan Hadits dan pemahaman terbaik terhadap perkataan Salafush Sholeh 
adalah Imam Mazhab yang empat. Dahulu memang ada imam-imam mazhab yang lain, namun 
pendapat/pemahaman mereka tidak dipakai lagi oleh kaum muslim 


Memang Imam Mazhab yang empat tidak maksum namun mereka tetapi mereka itu mahfuzh 
(dipelihara) dengan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang sholeh. 
Mereka disegerakan teguranNya jika mereka berbuat kesalahan dan merekapun mempunyai 
kesempatan bertaubat atas kesalahannya. Sungguh sebuah petunjuk ketidak-dekatan denganNya 
jika berbuat kesalahan namun tidak disegerakan teguran dariNya. Sebuah malapetaka besar jika 
seseorang mengetahui kesalahannya ketika di akhirat kelak karena pada hakikatnya mereka tidak 
lagi diberi kesempatan untuk bertaubat atas kesalahannya. Berikut contoh pemeliharaan Allah 
subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang sholeh. Imam asy-Syafi'i berkata: 


dai ega SI oa 


Geli 3 dl gas 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6307 


9 ob gel, 
SP IR 3? 
PAN Ha RK 
AS TI UN pp Hop al ob —, 
Saya mengadu kepada Wagi' (guru beliau) buruknya hafalanku, 
maka dia menasihatiku agar meninggalkan maksiat. 
Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, 


dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. 


Setelah Imam asy Syafi'i merunut (mencari tahu) kenapa beliau lupa hafalan Al-@ur'an (hafalan Al- 
@ur annya terbata-bata) dikarenakan beliau tanpa sengaja melihat betis seorang wanita bukan 
muhrim yang tersingkap oleh angin dalam perjalanan beliau ke tempat gurunya 


'Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari adh-Dhahak bin Muzahim, bahwasanya dia 
berkata:”Tidak seorangpun yang mempelajari Al-@uran kemudian dia lupa, melainkan karena 
dosa yang telah dikerjakannya. Karena Allah berfirman Subhanahu wa Ta'ala : 


ae aa St 
(Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu 


sendiri) -As asy-Syura/42 ayat 30- . Sungguh, lupa terhadap Al-Gur'an merupakan musibah yang 
paling besar " (. Fadha'ilul-@ur'an, karya Ibnu Katsir, hlm. 147) 


Itulah contoh mereka yang disayang oleh Allah ta'ala dan diberi kesempatan untuk menyadari 
kesalahan mereka ketika masih di dunia. 


Oleh karenanyalah sebaiknya jangan mengikuti pemahaman ulama yang banyak kesalahannya 
yang dibuktikan dengan banyak ulama lain yang menyanggah atau membantah pendapat ulama 
tersebut. Jangan beralasan dengan "ambil yang baik dan buang yang buruk" karenapada 
hakikatnya mereka tidak dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang 
sholeh. Ikutilah pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid / Imam Mazhab) dan 
penjelasan para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al 
Guran dan as Sunnah 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0685. Bertawassul dengan bertabarruk dan ziarah kubur 


Perselisihan dikarenakan perbedaan pemahaman boleh jadi terjadi dikarenakan segelintir ulama 
tidak lagi mengikuti pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid) alias Imam Mazhab. 


Untuk itulah kita sebaiknya menggigit As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan 
pemahaman pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasan dari para pengikut 
Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Auran dan as Sunnah. 


Salah satu yang dipermasalahkan oleh mereka adalah mengenai berziarah kubur dan bertabarruk 
kepada mereka yang disisi Allah Azza wa Jalla. Mereka yang disisi Allah Azza wa Jalla hanyalah 4 
golongan manusia yakni para Nabi (Rasulullah yang paling utama), para Shiddigin , para Syuhada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6308 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan orang-orang sholeh. Tentang magom (tingkat) kedekatan mereka yang disisi Allah Azza wa 
Jalla, mereka para kekasih Allah telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/28/magom-wali-allah/ 

Mereka juga mempermasalahkan membangun makam-makam mereka yang disisiNya. Boleh 
hukumnya membangun makam ulama dan orang-orang shaleh (karena kemulyaan (magom) 
mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala) dari seorang pewasiat dan pewakaf dalam rangka 
pendekatan diri kepada Allah dengan tujuan menghidupkan ziarah ke makam-makam mereka. 
Lihat kitab "Al-Fatawi Al-Kubra Al-Fighiyah" karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami cetakan "Daar el- 
Fikr" 1983 M jilid 2 halaman 16. 


Jadi, dalam hal ini dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum 
muslimin boleh bahkan disunnahkan berziarah dan bertabarruk (bukan berarti menyembah 
kuburan) ke makam-makam ulama, orang-orang shaleh dan para wali Allah. 


Di dalam kitab "Al-Fatawi Al-Kubra Al-Fighiyyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami jilid 2 halaman 
24 cetakan Dar el-Fikr diterangkan bahwa: 


Bni Akalia pyill UB Jis mat dil ma 33k Ja Led! Wen aa ora Olaj SSI ad Boh ye an AI ab Jim 3 
SUS pe 9 MSI dl alat 3 Ser JL sll Lol 

dya Sr 

Lal! Al JI NIS 4 Rotan A3 ll pd Bb) 


Artinya: "Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, semoga Allah meridhoinya, ditanya tentang hukumnya 
ziarah ke makam para wali pada zaman (waktu) yang telah ditentukan serta mengadakan 
perjalanan untuk tujuan berziarah ke sana, apakah hukumnya boleh? Padahal di sisi makam 
tersebut berkumpul banyaknya mafsadat (kerusakan), seperti bercampurnya kaum wanita dan 
kaum laki-laki, menyalanya banyak lampu, dan sebagainya. 


Kemudian beliau (Imam Ibnu hajar Al-Haitami) menjawab dengan ucapannya: Ziarah ke makam 
para wali itu merupakan sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 
hukumnya disunnahkan. Begitupula, mengadakan perjalanan untuk tujuan berziarah ke makam- 
makam mereka ". 


Rasulullah melakukan ziarah kubur 


Di dalam kitab "At-Tajul Jami' lil Ushul fii Ahaditsir Rasul" karya Syeikh Manshur Ali Nashif 
diterangkan, — lihat foto yang ada tulisannya pada — www.fb.com/media/set/? 
set-a.195410823836886.48686.100001039095629 


Yang artinya sebagai berikut: 
Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersiarah ke makam ibunya 


"Dari Abu Hurairah beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam ibunya 
dan beliau menangis. Begitupula orang-orang yang berada di sekitarnya pada menangis. 
Kemudian, beliau berkata: Aku meminta idzin kepada Tuhanku supaya aku bisa memintakan 
ampunan untuknya. Namun aku tidak diidzinkan oleh-Nya. Terus aku meminta idzin kepada-Nya 
supaya aku bisa menziarahinya. Kemudian, Dia mengidzinkan aku untuk menziarahi ibuku. 
Berziarahlah ke makam-makam !! Karena, berziarah itu dapat mengingatkan mati. Hadits riwayat 
Imam Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i". 


Maksud hadits tersebut di atas sebagai berikut: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6309 


Ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menziarahi ibunya yang bernama Sayyidah 
Aminah binti Wahab, beliau menangis karena ibunya tidak beragama Islam dan tidak mendapat 
kesenangan di dalamnya, dan Allah tidak mengidzinkan Nabi shallallahu alaihi wasallam 
memintakan ampunan untuk ibunya. Karena, permintaan ampunan itu syaratnya harus beragama 
Islam. Sedangkan ibunda Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan menganut agama 
kaumnya sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Hal ini bukan berarti ibunda Nabi shallallahu alaihi 
wasallam tidak masuk surga, karena ibunda Nabi shallallahu alaihi wasallam itu termasuk ahli 
fatrah (masa kekosongan atau vakum antara dua kenabian). 


Menurut ulama jumhur bahwa ahli fatrah itu adalah orang-orang yang selamat (orang-orang yang 
selamat dari api neraka dan mereka tetap dimasukkan ke dalam surga). Firman Allah Subhanahu 
wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 15: 


2...» 


Artinya: Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. 


Bahkan berlaku dan absah menurut ahli mukasyafah bahwa Allah ta'ala menghidupkan kembali 
kedua orangtua Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat jadi Rasul. Kemudian, 
mereka beriman kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Olehkarena itu, sudah pasti mereka 
termasuk ahli surga. 


Di dalam kitab "Kifayatul 'Awam" karya Syeikh Ibrahim Al-Baujuri halaman 13, cetakan "Dar Ihya 
al-Kutubil 'Arobiyah" disebutkan yang terjemahannya sebagai berikut: 


Jika anda sudah tahu bahwa Ahlul Fathroh (masa kevakuman atau kekosongan Nabi dan Rasul) 
itu termasuk orang-orang yang selamat (dari neraka) berdasarkan pendapat ulama yang kuat, 
maka tahu lah anda bahwa bahwa kedua orangtua Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam 
adalah orang-orang yang selamat juga (dari neraka). Karena, mereka berdua termasuk Ahlul 
Fathroh (termasuk juga kakek, buyut Nabi dan ke atasnya). Bahkan mereka berdua termasuk 
Ahlul Islam, karena Allah telah menghidupkan mereka berdua untuk Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam sebagai pengagungan kepadanya. Kemudian berimanlah kedua orangtua Nabi itu 
kepadanya sesudah kebangkitannya menjadi rasul. 


Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam memohon kepada Tuhan-Nya agar Dia menghidupkan kedua 
orangtuanya. Maka Allah pun menghidupkan kedua orangtua Nabi itu. Selanjutnya, keduanya 
beriman dengan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Allah mematikan 
keduanya kembali. 


Berkata Suhaili: "Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa saja Allah mengkhususkan 
Nabi-Nya dengan apa-apa yang Dia kehendaki dari sebab karunia-Nya dan memberi nikmat 
kepada Nabi-Nya dengan apa-apa yang dia kehendaki dari sebab kemuliaan-Nya. 


Telah berkata sebagian ulama: "Telah ditanya @odhi Abu Bakar bin 'Arobi, salah seorang ulama 
madzhab Maliki mengenai seorang laki-laki yang berkata bahwa bapak Nabi berada di dalam 
neraka. Maka, beliau menjawab bahwa orang itu terlaknat, karena Allah ta'ala berfirman: 


(aa lie pad Aly Say Walt 3 AI ia Sapna AT Op salt ON 
Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan 


melaknat mereka di dunia dan akherat dan menyiapkan bagi mereka itu adzab yang 
menghinakan". (AS. Al-Ahzab: 57). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan tidak ada perbuatan yang lebih besar dibandingkan dengan perkataan bahwa bapak Nabi 
berada di dalam neraka. Betapa tidak ! Sedangkan Ibnu Munzir dan yang lainnya telah 
meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata: "Engkau anak dari kayu bakar api neraka', 
maka berdirilah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah, kemudian berkata: 


AI ita US ega ok dlu 


Artinya : "Bagaimana keadaan kaum yang menyakiti aku dalam hal kerabatku, dan barangsiapa 
menyakiti aku maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah". 


Dalam masalah ini Imam Al-Jalal as-Suyuthi telah menyusun beberapa karangan yang 
berhubungan dengan selamat kedua orangtua Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam (dari 
neraka). Semoga Allah membalas kebaikan kepadanya. 


Hukum dan Fungsi Ziarah Kubur 


Hukum ziarah kubur termasuk sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan mempunyai beberapa 
fungsi, sebagaimana diterangkan di dalam kitab (Faidul Gadir Syarhul Jami'ish Shagir min 
Ahaditsil Basyirin Nadzir) karya Syeikh Muhammad Abdur Ra'uf Al-Munawi jilid 4 halaman 67, 
cetakan Dar el-Fikar dalam menjelaskan maksud hadits : 


PAI SSI UM yi Igo 


(Barziarahlah kalian ke makam-makam !. Karena, ziarah itu dapat mengingatkan kalian ke 
akherat: HR Abu Hurairah), yang artinya sebagai berikut: 
1. Dapat mengingat mati. 
2. Dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. 
3. Dapat melemaskan hati seseorang yang mempunyai hati yang keras. 
4. Dapat menghilangkan kegembiraan dunia (sehingga lupa akan kehidupan akherat). 
5. Dapat meringankan musibah (bencana). 
6. Dapat menolak kotoran hati. 
1. Dapat mengukuhkan hati, sehingga tidak terpengaruh dari ajakan-ajakan yang dapat 
menimbulkan dosa. 
8. Dapat merasakan bagaimana keadaan seseorang itu ketika akan menghadapi ajalnya 
(sakaratul maut) 


Bertawassul dengan bertabarruk dan ziarah kubur. 
Bertawassul adalah merupakan bagian dari adab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 


Bertawassul adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 
supaya kamu mendapat keberuntungan” (@S Al Maa'idah (5: 35 )" 


Bertawasul pada hakikatnya adalah penghormatan, pengakuan keutamaan derajat mereka (yang 
ditawasulkan) di sisi Allah Azza wa Jalla dan rasa syukur kita akan peran mereka menyiarkan 
agama Islam sehingga kita dapat mendapatkan ni'mat Iman dan ni'mat Islam. 


Bertawasul yang paling mudah adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 
alaihi wasallam 


Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6311 


“Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bershalawat atas 
Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan 
diterimalah doa tersebut, namun jika tidak demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya" 


Rasulullah bersabda “Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka hendaknya dia memulainya 
dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat kepada Nabi -shallallahu alaihi 
wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan 
dishahihkan oleh At Tirmidzi) 


Boleh saja bertawasul dengan orang-orang yang disisiNya yakni para Nabi (Rasulullah yang 
utama), para shiddigin, para syuhada dan orang-orang sholeh. 


Tabarruk berasal dari kata al-Barakah. Arti al-Barakah adalah tambahan dan perkembangan 
dalam kebaikan / keutamaan (az-Ziyadah Wa an-Nama' Fi al-Khair) atau sesuatu yang 
mempunyai keutamaan (berkat). 


Jadi bertawassul dengan bertabarruk dan ziarah kubur adalah adab berdoa, meminta kepada 
Allah Azza wa Jalla dengan perantara barokah keutamaan derajat (magom) ahli kubur di sisi Allah 
Azza wa Jalla. 


Hal ini sama dengan bertawassul (adab berdoa) di Multazam atau di Raudah dan tempat-tempat 
lain yang telah dikenal memiliki barokah (berkat) keutamaan sehingga dapat kita bertabarruk 
dengannya. Begitupula kita telah mengenal adanya barokah (berkat) keutamaan kita berdoa dan 
sholat pada sepertiga malam terakhir merupakan contoh lain bertabarruk dengan waktu. 


Hal-hal itulah merupakan adab berdoa, jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla 
sehingga dengan keutamaan-keutamaan tersebut doa terkabulkan. 


Cara bertemu antara yang masih hidup dengan mereka yang telah wafat 


Rasulullah bersabda, “sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan sebagaimana 
engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam kubur)”. Dalam riwayat 
lain, Rasulullah ditanya, “apakah penduduk surga itu tidur?, Nabi menjawab tidak, karena tidur 
temannya mati dan tidak ada kematian dalam surga”. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi tabir 
kematian. Bahwasanya tidur dan mati memiliki kesamaan, ia adalah saudara yang sulit dibedakan 
kecuali dalam hal yang khusus, bahwa tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. Ruh 
orang tidur dan ruh orang mati semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 
Dialah Yang Maha berkehendak siapa yang ditahan jiwanya dan siapa yang akan dilepaskannya. 


Ibnu Zaid berkata, “Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat”. 


Al-Gurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan: “Kematian 
bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan 
kepada keadaan lain.” 


Salah satu cara Allah Azza wa Jalla mempertemukan antara yang masih hidup dengan mereka 
disisiNya adalah ketika tidur (melalui mimpi) 


Abdullah Ibnu Abbas r.a. pernah berkata, “ruh orang tidur dan ruh orang mati bisa bertemu 
diwaktu tidur dan saling berkenalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, 
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam ruh manusia pada dua keadaan, pada 
keadaan tidur dan pada keadaan matinya.” 


Contoh bertawassul (adab berdoa) dengan bertabarruk dan ziarah kubur ke makam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6312 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah 


Tafsir Ibnu Katsir surat An-nisa ayat 64, http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011109/ 
ikjuz5p281 285.pdf 


Al-Atabi ra menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam, datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, "Assalamu'alaika, ya Rasulullah 
(semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah mendengar Allah 
ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang 
kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk 
mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang' (AS An- 
Nisa: 64), 


Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan 
meminta syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku." . 
Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut , yaitu: "Hai sebaik-baik orang yang 
dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran 
keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau 
menjadi penghuninya: di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan." 


Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali hingga 
tertidur. 


Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam., lalu beliau 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Atabi, susullah orang Badui itu dan sampaikanlah berita 
gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya!" 


Contoh bertawassul (adab berdoa) dengan bertabarruk dan ziarah kubur ke makam Imam 
Bukhari 


Di dalam kitab "Tabagat As-Syafi'iyyah Al-Kubra" jilid 2 halaman 234 cetakan Dar Ihya al-Kutub 
a-Arabiyyah diterangkan lihat tulisan yang ada di foto pada www.fb.com/photo.php? 
fbid-195026313875337 &set-a.195026240542011.48529.100001039095629 


yang artinya sebagai berikut: "Dan telah berkata Abu Ali Al-Ghassani Al-Hafidz: Abul Fathi Nashr 
bin Al-Hasan yang berdomosili di Sakna-Samargand telah memberi kabar kepada kami bahwa 
telah datang kepada kami orang Balnasi pada tahun 464 H/ 1072 M dan dia berkata: Telah terjadi 
musim kemarau yang panjang di daerah kami di Samargandi pada suatu tahun yang lalu. Orang- 
orang di sana sudah berkali-kali berusaha memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 
tapi tak kunjung tiba juga. Kemudian, seorang laki-laki yang shaleh yang terkenal dengan nama 
Shalah mendatangi penghulu Samargandi. Dia berkata kepada penghulu itu: Sesungguhnya aku 
bermimpi dengan sebuah mimpi yang akan aku perlihatkan kepadamu. Jawab penghulu: Mimpi 
apa itu?. Kata laki-laki shalih itu: Aku bermimpi bahwa engkau keluar bersama orang-orang 
Samargandi menuju makam Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari (Imam Bukhari, pengarang 
kitab Shahih Al-Bukhari). Di sisi makam beliau kami memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan kepada kami !. Jawab penghulu: Itulah sebaik- 
baik mimpi yang telah kau alami. 


Kemudian, penghulu itu keluar bersama orang-orang Samargandi menziarahi makam Imam 
Bukhari dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diturunkan hujan. Orang-orang 
itupun menangis di sisi makam Imam Bukhari. Mereka minta syafa'at kepada beliau supaya Allah 
segera menurunkan hujan. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat lebat sekali. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6313 


Orang-orang di Khartanak pun pada berdiri selama kira-kira 7 hari sambil menunggu redanya 
hujan. Seseorang takkan mampu untuk bisa sampai ke daerah Samargandi dikarenakan hujan 
yang sangat deras. Sedangkan jarak antara Samargandi dan Khartanak kira-kira 3 mil". 


Hukum bertawassul (adab berdoa) kepada para Nabi dan orang-orang shaleh 


Di dalam kitab Tuhfatudz Dzakirin. Artinya: Sesuatu yang sangat berharga bagi orang-orang yang 
senantiasa berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala), karya Syeikh Muhammad bin Ali bin 
Muhammad asy-Syaukani al-Yamani ash-Shan'ani (wafat 1250 H) halaman 47-48 diterangkan 
sebagai berikut: 


Ucapan dari pengarang: Dan seseorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 
perantara para Nabi dan orang-orang shaleh, aku katakan: Dan dari hukum tawassul dengan 
perantara para Nabi adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata bahwa 
hadits tersebut adalah hadits hasan shahih gharib. Begitu pula hadits yang dikeluarkan oleh Imam 
Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hujaimah di dalam kitab shahihnya, dan Imam Hakim. Beliau 
berkata (Imam Hakim): Hadits tersebut adalah hadits shahih atas syarat Imam Bukhari. Begitupula 
hadits yang dkeluarkan Imam Muslim dari hadits Utsman bin Hanif RA : Sesungguhnya seorang 
tunanetra datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan dia (tunanetra) berkata: Ya, 
Rasulallah ! Pintakanlah kepada Allah untuk kesembuhanku dari kebutaan mataku !. Jawab beliau 
(Rasulullah): Pintalah sendiri kepada Allah !. Kemudian, dia (tunanetra) berkata: Ya, Rasulallah !. 
Sesungguhnya, kabur atasku pandangan mataku. Jawab beliau (Rasulullah): Pergi dan 
berwudhulah ! Shalat sunnah lah dua raka'at !. Kemudian, ucapkanlah: 


KA Gi da Ill der 4 Wlat dl ll 
Artinya: Ya, Allah ! Sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu 
dengan perantara Muhammad sebagai Nabi pembawa Rahmat. 


Adapun tawassul dengan perantara orang-orang shaleh adalah sudah ditetapkan di dalam hadits 
shahih, yaitu: Sesungguhnya, sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta hujan kepada 
Allah dengan perantara Abbas ra sebagai paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan 
Umar ra berkata: 


& bas ma SJ Jaga UI li 
Artinya: Ya, Allah !. Sesungguhnya, kami bertawassul kepada engkau dengan perantara paman 
Nabi kami dan seterusnya. 


Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup dan dapat mendoakan yang 
masih hidup. 


Mereka yang disisiNya walaupun telah wafat mereka hidup sebagaimana para Syuhada 


Firman Allah tala yang artinya. "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang 
gugur di jalan Allah (syuhada), (bahwa mereka itu ) mati: bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, 
tetapi kamu tidak menyadarinya.” (AS Al Bagarah (2): 154 ) 


"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (Syuhada) itu mati: 
bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” (AS Ali Imran (31: 169) 


Rasulullah bersabda : 


Span La Sadang OP y AI San Lgi adan OB (le Ulee PAS | SI AL UPS SI ya IK) SI 2 Il 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6314 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SI. 
“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 
mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al Gaadli pada Juzu al 
Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 
Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits 
diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih) 


Ummul mu'minin “Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di 
dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. 
Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana 
tertutup rapat karena malu kepada “Umar'. (HR Ahmad). 


Al Hafidh Al Haitsami menyatakan, “Para perawi atsar di atas Btu sesuai dengan kriteria perawi 
hadits shahih ( Majma'ul Zawaaid vol 8 hlm. 26 ). Al Hakim meriwayatkanya dalam Al Mustadrok 
dan mengatakan atsar ini shahih sesuai kriteria yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Adz Dzahabi 
sama sekali tidak mengkritiknya. (Majma'ul Zawaid vol. 4 hal. 7 ). 


“Aisyah tidak melepaskan baju dengan tanpa tujuan, justru ia mengetahui bahwa Nabi dan kedua 
sahabatnya mengetahui siapakah yang orang yang berada didekat kuburan mereka. 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
(it GT Ae 2) yen VI dale ay KAL j3 sg Jeng or) 


“Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk 
mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan 
kuburan itu.” (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-@ubir). 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
CI Ale 23 BP VI AE pelamah LM Ai ag OLS ya rt pia dal ya La) 


“Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di 
dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan 
menjawab salamnya itu.” (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al- 
Istidzkar dan At-Tamhid). 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : 

SAE AI NE MS ab OS Ol ey stan Lapar OLS Ob Iga oya Skinny SET de PA Ulas of 
“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 


mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 
kepada kami.” (HR. Ahmad dalam musnadnya). 


Akhir tulisan kali ini , kami mengingatkan baik kepada diri kami maupun saudara-saudara muslim 
kami pada umumnya, sebaiknyalah kita ingat peringatan Allah Azza wa Jalla dalam firmanNya 
yang artinya : “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6315 


berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan 
Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan". (AS Lugman (811:6) 


Sebaiknyalah tidak menyebarluaskan pemahaman tanpa pengetahuan atau menyebarluaskan 
pemahaman ulama yang tidak lagi mengikuti pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam 
Mujtahid / Imam Mazhab) atau ulama yang tidak bermazhab yang dapat menyesatkan orang lain. 
Apalagi memperolok-olok mereka yang berziarah kubur dan bertabarruk dengannya. 
Berprasangka baiklah kepada saudara-saudara muslim kita yang bertawassul (adab berdoa) 
dengan bertabarruk dan ziarah kubur. Anggap saja sama dengan mereka yang "berjihad" berdoa 
di Multazam atau di Raudoh. 


Sebaiknyalah kita ingat bahwa mereka berziarah dan bertabarruk bukan meminta pertolongan 
kepada arwah, namun mereka meminta pertolongan kepada Allah ta'ala dengan perantaraan 
(washilah) barokah (berkat) keutamaan mereka disisiNya. Silahkan baca uraian kami 
selengkapnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya! dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/2011/10/11/tawassul-dan-tabarruk/ 

Andaikata mereka salah paham dalam melakukan ziarah kubur dan bertabarruk dengannya maka 
luruskanlah, bukan malah mengingkari adanya bertawassul (adab berdoa) dengan bertabarruk 
dan ziarah kubur. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


Note : Sebagian bahan tulisan kali ini berkat (barokah) ilmu yang disampaikan oleh Kyai Thobary 
Syadziliy dari "tumpukan" kitab-kitab ulama-ulama bermazhab, link: www.fb.com/media/set/? 
set-a.271766462867988.66693.100001039095629 


0701. Nasehat Rasulullah bila telah terjadi fitnah 


Masih kita jumpai dari mereka ada yang memperolok-olok Habib, padahal mereka mengaku-aku 
ittiba' li Rasulihi. Sedangkan Rasulullah bersabda yang artinya, “mencela seorang muslim adalah 
kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Apalagi para Habib dan para Sayyid adalah keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Mereka mendapatkan didikan agama langsung dari orangtua-orangtua mereka terdahulu 
tersambung kepada lisannya Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan didikan langsung dari 
Rasulullah shallallahu alahi wasallam 


Sebagian mereka sangat membenci kaum Syiah khususnya yang membenci Khulafaur Rasyidin 
selain Imam Sayyidina Ali ra namun mereka tetap berakhlak tidak baik kalau memperolok-olok 
atau bahkan membenci keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Seharusnya 
bukanlah kebencian yang dituruti namun nasehatlah yang diperlukan bagi kaum Syiah khususnya 
yang masih "mencari kebenaran". Para Habib Hadramaut tetap memberikan nasehat kepada 
kaum Syiah yang masih "mencari kebenaran" sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada 
http://pondokhabib.wordpress.com/2010/05/07/surat-nasehat-dari-para-habaib-hadramaut-untuk- 
tokoh-tokoh-syiah-dan-pengikutnya/ 

Keturunan cucu Rasulullah shallallahu alahi wasallam sangat berjasa menyiarkan Islam di negeri 
kita. Diantara keturunan cucu Rasulullah shallallahu alahi wasallam adalah para Walisongo, selain 
mereka berjumlah sembilan orang, mereka adalah para Wali Allah generasi ke-sembilan. Para 
Walisongo adalah keturunan ke 23 dan 24 kalau dihitung dari Rasulullah shallallahu alaihi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6316 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wasallam terus kepada putri Rasulullah Fathimah Radhiallahu Anha, 


Habib Munzir Al Musawa menyampaikan bahwa mereka mengingkari Wali Songo karena mereka 
cemburu saja karena keberhasilan Walisongo, padahal para Walisongo itulah yang menyebarkan 
islam ke pulau jawa. 


Link: http://www.majelisrasulullah.org/index.php? 
option-com simpleboard&ltemid-5&func-view&catid-7&id-18869 

Kita telah dapat melihat bermunculan ahli bid'ah sebenarnya. Ahli bid'ah adalah mereka yang 
membuat perkara baru atau mengada-ada yang bukan kewajiban menjadi kewajiban (ditinggalkan 
berdosa) atau sebaliknya, tidak diharamkan (halal) menjadi haram (dikerjakan berdosa) atau 
sebaliknya dan tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau sebaliknya. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa) 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih) itu ditetapkan sebagai kewajiban 
atas kalian.” (HR Bukhari 687). 


Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&option-com bukhari 
Begitu juga kita dapat ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan kaum Nasrani 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Bid'ah dholalah adalah perbuatan syirik karena penyembahan kepada selain Allah. 
Bid'ah dholalah adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
kuy JS elo ye dl 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. jAsh-Shahihah No. 1620| 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


Sekarang telah mulai tampak ahli bid'ah bermunculan. Mereka membuat perkara baru (bid'ah) 
pada perkara yang merupakan hak Allah ta'ala menetapkannya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa batas/larangan (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6317 


mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 


“mendekatkan dari surga” - kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
“menjauhkan dari neraka” - larangan , pengharaman (dikerjakan berdosa) 


Jika ulama berfatwa dalam perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), perkara larangan (dikerjakan 
berdosa) dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) wajib berlandaskan dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari ahli bid'ah: juga 
dari orang yang tidak engkau ketahui catatan pendidikannya (sanad ilmu): serta dari orang yang 
mendustakan perkataan manusia, meskipun dia tidak mendustakan hadits Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam" 


Selain bermunculannya ahli bid'ah, kita juga sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh 
Imam Malik ra di atas, "mendustakan perkataan manusia , meskipun dia tidak mendustakan hadits 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam" dengan adanya fitnah terhadap perkataan ulama. Syeikh 
Al Azhar yang masih mempertahankan Sanad Ilmu, DR. Ahmad At Thayyib memperingatkan 
adanya upaya negatif terhadap buku para ulama dengan adanya permainan terhadap buku-buku 
peninggalan para ulama, dan mencetaknya dengan ada yang dihilangkan atau dengan ditambah, 
yang merusak isi dan menghilangkan tujuannya. Link: http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/27ikhtilaf-dalam-persatuan/ 

Mereka mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun pada kenyataannya mereka 
tidak lebih mengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu @oyyim 
al Jauziah, ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau bahkan mengikuti pemahaman ulama Al 
Albani yang dikenal mereka sebagai ahli hadits pada zaman ini. Padahal kenyataannya beliau 
tidak diketahui sanad atau isnad yang merupakan hal yang terpenting dalam bidang ilmu hadits 
(Mustolah Hadits). Pendapat ulama-ulama lain terhadap mereka termuat dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/pendapat-ulama!/ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasehat kepada kaum muslim bila telah terjadi 
fitnah antara lain, 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak: 


Abu Musa al-Asyari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Allah akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ar'. 


Ketika Allah berfirman dalam surat al-Hajj ayat 27 yang artinyai : "Dan serukanlah kepada umat 
manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang ke (rumah Tuhan) mu 
dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berbagai jenis unta yang kurus, yang datangnya 
dari berbagai jalan yang jauh. Ayat ini turun kepada nabi Ibrahim as, setelah menerima wahyu 
tersebut beliau pergi menuju Jabal Gubays dan menyeru untuk menunaikan haji. Dan orang 
pertama yang menjawab dan datang atas seruan Nabi Ibrahim as adalah orang-orang 
sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al Nashr ayat 2 yang artinya “Dan kamu lihat 
manusia masuk agama Allah dengan beramai-ramaft. 


Berkata Shadig Hasan Khan dalam tafsirnya dari Ikrimah dan Mugatil, “Sesungguhnya yang 
dimaksud dengan manusia pada ayat itu adalah orang-orang Yaman, mereka berdatangan 
kepada Rasulullah untuk menjadi kaum mu'minin dengan jumlah tujuh ratus orang' 


Dari Ibnu Abbas berkata : Nabi kita ketika berada di Madinah berkata, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
telah datang bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangannya dan telah datang ahlu 
Yaman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: Siapakah ahlu 
Yaman itu ? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : Suatu kaum yang suci hatinya dan 
lembut perangainya. Iman pada ahlu Yaman, kepahaman pada ahlu Yaman dan hikmah pada ahli 
Yaman 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi' 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufail, 
“Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini'. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Ibnu Abbas memberikan nasehat kepada Imam Husein bin Ali bin Abi Thalib ketika hendak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6319 


berangkat ke Kufah. Ibnu Abbas menasehati agar beliau pergi ke Yaman karena di negeri itu para 
penduduknya menyatakan siap untuk mendukung Imam Husein. Sejarah membuktikan bahwa 
keturunan Imam Husein sampai saat ini mendapat dukungan di sana. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencitaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku' 


Jadi akibat mereka terkena ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi maka 
timbul lagi kaum yang mereka tidak sadari secara tidak langsung telah membenci Khulafaur 
Rasyidin khususnya Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian bukti mereka korban ghazwul 
fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/26/bukti-korban/ dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/korban-perang-pemahaman!/ 

Sesuai nasehat Rasulullah bila telah terjadi fitnah maka kiblat ilmu beralih ke hadramaut (Yaman), 
ilmu yang bersumber dari ulama-ulama bersanad ilmu tersambung kepada lisannya Rasulullah 
shallallahu alahi wasallam. 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-Guran dan Sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 
menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 
manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaggi adalah ijazah. Ijazah ada yang secara tertulis 
dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah sangat penting. Menimbang agar tak 
terjadinya penipuan dan dusta dalam penyandaran seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang 
yang penuh kedustaan, ijazah secara tertulis menjadi suatu keharusan 


Tradisi ijazah ini pernah dipraktekkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan 
ijazah (baca: secara lisan) kepada beberapa Sahabat ra. dalam keahlian tertentu. Seperti keahlian 
sahabat di bidang Al-Guran. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda artinya: “Ambillah Al- 
Guran dari empat orang. Yaitu, dari Abdillah ibn Mas'ud r.a., Saidina Salim r.a., Saidina Mu'az r.a. 
dan Saidina Ubai bin Ka'ab r.a.“. (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6320 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oleh karenanya setelah kita melihat terjadinya perselisihan karena perbedaan pemahaman maka 
kita diperintahkan untuk mengembalikannya kepada Al Aur'an dan As Sunnah serta agar kita 
selamat kembalikan berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) alias Imam Mazhab dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0704. Makna istiwa yang pantas bagi-Nya 


Setiap muslim tentulah mengimani bahwa “ar Rahmaanu 'alaa al'arsyi istawaa” karena memang itu 
disebutkan dalam Al @uran pada surat Thaahaa (20J ayat : 5. 


Imam Malik ra mengatakan “al-Istiwa Ghair Majhul” maknanya istiwa telah jelas penyebutannya 
(dalam Al Guran). Hal ini sama dengan dalil riwayat lain dari al-Lalika-i ra yang mempergunakan 
kata “al-Istiwa madzkur, artinya kata Istawa telah benar-benar disebutkan dalam al-Guran. 
Begitupula dalam tafsir Al-Gurthubi (Al-Jaami' li-Ahkaamil-Gur'aan), 7/219-220 


Kakan el pa VI pel an, WIL JB 


Yang artinya “Telah berkata Malik rahimahullah : “Al-Istiwaa' ma'luum"” (telah diketahui disebutkan 
dalam al Auran) 


Namun jumhur ulama tidak sependapat bahwa maknanya adalah Allah Azza wa Jalla bertempat di 
atas “Arsy karena mustahil Allah Azza wa Jalla dibatasi atau terbatas oleh “Arsy. 


Ulama yang mengimani (beri'tigod) bahwa Allah Azza wa Jalla bertempat di atas “Arsy salah 
satunya adalah ulama Ibnu Taimiyyah, ulama yang dikenal memahami Al Guran dan As Sunnah 
dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan 
memahaminya dengan akal pikiran sendiri, tidak mengikuti pendapat (hasil ijtihad) pemimpin 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias tidak mengikuti pendapat Imam Mazhab yang 
empat. 


Ulama Ibnu Goyyim al Jauziah ber-talaggi (mengaji) kepada ulama Ibnu Taimiyyah, namun 
sayangnya beliau ber-talaggi kepada ulama yang tidak bermazhab sehingga beliau pun 
mengimani (beri'tigod) bahwa Allah Azza wa Jalla bertempat di atas “Arsy 


Begitu juga dengan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab memahami Al Guran dan As Sunnah 
dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab). Kitab utama 
yang dipelajarinya adalah kitab karya ulama Ibnu Taimiyyah. 


Jumhur ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al @uran dan As Sunnah dengan 
belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya 
dengan akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Ulama Ibnu Taimiyyah pada awalnya bermazhab Imam Hambali namun pada akhirnya 
memperturutkan akal pikirannya sendiri sehingga pemahamannya menyelisihi para pemimpin 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Inam Mazhab. 


Contohnya bantahan ulama yang menyatakan mereka semula bermazhab dalam tulisan pada 
http://ashhabur-royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-suntikan-racun.html 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6321 ) 


kekkk 


awal kutipan 


kekkk 
Okay din AI gg AP paYI Bai 3 laa 


SP der or AA ALI Sleis Ja 6 Kala Tni IS Hihi Y LALU Wilis G1 Lendiy tan Al any Jiang 
9 melitus AI 


Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula 
para pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah 
mereka ? 


Beliau menjawab: 
alay Uiale JA olylay dalita BAN Ollor Jaory oliyly dis AI ae) Jie oya da Anal ph Balas 1 dya Ole 
Las It DI Aja C3 RAI ALAN oya Ready Randi Ja Bakal Rab ya dilan oya EYI Unyo All Ol yay diler Ful ya ya 
Ad ad Hanny JS 03 Ja 4 yel LA la ya pb Kroraadel 3 RSA ya Na Nale Oper DAU Sya 
DASI Lagi PAS oya eeaba JA Ai ya Amel LSI PLAY ika Al or gik Alor dg pal Lag « Gilas JUS 
Upin Ab ol Gal HUM Gn ya et lay al Ah SUS ema oya AI gala Ale elly Ol 


Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -semoga Allah meridhoinya dan 
menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, 
adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari 
segala macam ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik 
itu berupa penetapan tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan 
sifat-sifat buruk lainnya, bahkan dari segala macam sifat yang menunjukkan 
ketidaksempurnaan Allah. 
Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku 
sebagai pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa 
Allah itu bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan 
tuduhan keji terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu 
kepada beliau atau yang menuduh beliau dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan 
beliau darinya itu. 
Le JS Of Resi Roni! Lana yi Oak ya Cd ph Aan Rail oya SHE Seal TA sad ALA dya Romdel BU Ou A83 
ip SUS Cet ca Ilas AN Ajay SUS ON 3 AL yo Mena Ody 6 Ulah elly Ala Kpd SUS ya dh ma 


Tuai . 

Ay AS dad Alaly Oya Al IAI 30 Way Angel ab al Okey Ira al LS OLI ea oi IU, 
Koe gay dad O gekonlk 2 YA JIE AS) 4 AI Ang oya Arka cyad Blah onar le Jaory tali, Ans” de 
Ir al y JAS Pan AE Jp SAS IN yumal yA) ya SAW AE AI Hlha | ikad REKAN ) Rang pil ola Ip P3 
Ab ya YP! pebey Anaia AI Jas Ulee!) SIS Ay Ol padly AN Al, 

Al Hafizh Al Hujjah Al Imam, Sang Panutan, Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang 
pembesar imam mazhab Hambali yang membersihkan segala macam tuduhan buruk ini, 
telah menjelaskan tentang masalah ini bahwa segala tuduhan yang dilemparkan kepada 
sang imam adalah kedustaan dan tuduhan yang keji terhadap sang imam. Bahkan teks- 


teks perkataan sang imam telah menunjukkan kebatilan tuduhan itu, dan menjelaskan 
tentang sucinya Allah dari semua itu. Maka pahamilah masalah ini, karena sangat penting. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Janganlah sekali-kali kamu dekati buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul 
Gayyim dan orang seperti mereka berdua. Siapa yang bisa memberikan petunjuk orang 
seperti itu selain Allah? 


Bagaimana orang-orang atheis itu melampaui batas-batas, menabrak aturan-aturan dan 
merusak tatanan syariat dan hakikat, lalu mereka menyangka bahwa mereka berada di 
atas petunjuk dari tuhan mereka, padahal tidaklah demikian. Bahkan mereka berada pada 
kesesatan paling buruk, kemurkaan paling tinggi, kerugian paling dalam dan kedustaan 
paling besar. Semoga Allah menghinakan orang yang mengikutinya dan membersihkan 
bumi ini dari orang-orang semisal mereka. 


| Sumber : Al Fatawa Al Haditsiyah 1/480 karya Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al- 
Haitami |. 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam al-lImam Ibnu Hajar al-Haitami tentang 
kesalahpahaman i'tigod mereka yang semula bermazhab Imam Hambali, disampaikan pula oleh 
ulama-ulama lainnya, contohnya dapat ditemukan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Jadi jelaslah memaknai istiwa sebagai bertempat atau duduk sebagai makna yang telah diketahui 
atau makna dzahir adalah tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla 


Pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) yang sepatutnya kita ikuti pendapatnya 
seperti Imam Syafi'i ra mengatakan 


O Jas Yg 513 Gek Ale LV) OSN dil Jab OLS LAS AYI Ain (de yag OSN Gl USU Yg OLS Ils al 
(24 yu? «2 Cc sp rs sll aan. Ata) salad! SEN ailup 


“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 
Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). 


Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan 'Arsy , sebagaimana sebelum 
diciptakan langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya. Dia tidak berubah dan tidakpula 
berpindah. Sesuatu yang berubah dan berpindah adalah ciptaanNya. 


Para Salafush sholeh tidak memaknai atau mentafsirkan ayat-ayat sifat Allah sebagaimana makna 
yang diketahui orang awam atau sebagaimana makna yang telah diketahui (makna dzahir) 


VE AAS $ SAI Lead Cal 2 Haa ga Ld S0 Olsiny al yr Ellag ES El 3 plan cp JSI J3 
mid Hp Coglor LS Lag: I 


“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza'iy, Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, Laits 
bin Sa'ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka semuanya berkata 
kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir.” 


Pada ayat-ayat mutasyabihat khususnya Sifat Allah, para Salafush Sholeh, mereka tidak 
mengucapkannya kecuali 'ala sabilil hikayah atau menetapkan lafazhnya (itersebutatul lafzhi) saja: 
yaitu hanya mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh al Guran, “Ar-Rahmanu alal arsy 
istawa” atau “A'amintum man fis sama”. Tidak lebih lebih dari itu: yaitu tidak memaknakan (tafsir) 
atau tidak menetapkan maknanya (itersebutatul ma'na) bahwa Allah bertempat di langit atau Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6323 


berada di atas arasy. 


Setelah generasi Salafush Sholeh maka semakin banyak jumlah umat Islam sehingga semakin 
banyak “kepala” yang berupaya memahami Al @uran dan As Sunnah dimana diperlukan upaya 
penjelasan terhadap ayat mutasyabihat khususnya sifat Allah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, 


“Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang dalam tentang Al Gur'an dan As Sunnah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar 
telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran 
(dari firman Allah)". (AS Al Bagarah (21:269 ) 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Ulil Albab dalam memaknai istiwa memperhatikan makna yang pantas bagi DzatNya dengan 
mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al @ur'an lainnya, apa yang dikatakan Rasulullah, Salafush 
Sholeh, pendapat pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang 
empat dan kesepakatan jumhur ulama tentang “Arsy. 


Rasulullah bersabda “wa Robbal 'arsyil “azhiimii” , “Tuhan yang menguasai “Arsy” (HR Muslim 
4888) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


Jadi jumhur ulama sepakat bahwa Allah beristiwa yang ditejermahkan Allah bersemayam 
maknanya adalah Allah menguasai “Arsy. 


Ahli Bahasa dari Ash'ariah al-Raghib al-Asfahani (w. 402H) mengatakan bahwa istawa 'ala 
memiliki arti istawla 'ala ("Dia menguasai") dan dia mengutip ayat istiwa pada (AS Thaahaa (201:5) 
sebagai sebuah contoh dari makna ini: “Hal ini berarti bahwa segala sesuatu sama dalam 
hubungannya dengan Dia, dalam arti bahwa tidak ada hal yang lebih dekat dengan Dia dibanding 
dengan yang lain, karena Dia tidak seperti badan yang berada secara tertentu di Suatu tempat dan 
bukan di tempat lain” (al-Zabidi hal : 132) 


Ibn Al-Jauzi membolehkan menafsirkan istiwa sebagai “al-gahr”, menguasai. (Shubah al-Tashbih 
hal:23) 


Walaupun mempunyai kemiripan dengan istila' dan gahr, yang sama juga ditafsirkan oleh kaum 
Mu'tazilah (mereka yang menolak sifat-sifat Allah) namun pemaknaan istiwa sebagai “menguasai” 
adalah pantas bagi Allah Azza wa Jalla 


Ibn Battal mengatakan, “pengartian pengaturan dan kekuasaan”, “menguasai” dan “penaklukan” 
tidak dianggap berlawanan dengan Sang Pencipta (Al-Khalik) sebagaimana “Zahir”, “@ahhar”, 
“ghalib'atau “Gahir”, tidak dianggap berlawanan atas bagian zat lainnya. Hal ini diperkuat oleh 
ayat, “Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi (Al-Gahir) atas semua hamba-Nya” (6:18, 
6:61) dan “ Allah berkuasa (Al-Ghalib) terhadap urusan-Nya” (12:21). Al-Raghib, berkata:” itu 
berarti bahwa segala sesuatu adalah seperti itu dalam hubungannya dengan Dia” dan dia tidak 
mengatakan, “menjadi seperti”. 


Pada intinya dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat khususnya tentang sifat Allah agar tidak 
terjerumus dalam kekufuran sebaiknya memperhatikan batas-batas yang telah disepakati oleh 
jumhur ulama antara lain, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6324 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Rasulullah bersabda “Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke 
tengah ummatku ketika banyak terjadi perselisihan antar-manusia dan gempa-gempa. Ia akan 
penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan 
kesewenang-wenangan dan kezaliman.” (HR Ahmad 10898). 


Rasulullah bersabda “Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka 
keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekkah, lalu datanglah 
kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekkah, lalu mereka membai'at Imam Mahdi 
secara paksa, maka ia dibai'at di antara Rukun dengan Magam Ibrahim (di depan Ka'bah). 
Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di 
sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekkah dan Madinah.” (HR Abu Dawud 
3737) 


Pesan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Ketika kalian melihatnya (kehadiran Imam Mahdi), 
maka berbai'at-lah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju karena 
sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi.” (HR Abu Dawud 4074) 


Banyak ghazawat (perang) akan dipimpin Imam Mahdi. Dan -subhaanallah- Allah akan 
senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam “Kalian perangi jazirah Arab dan Allah beri kalian 
kemenangan. Kemudian Persia (Iran), dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian 
perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal,dan Allah beri 
kalian kemenangan.” (HR Muslim 5161) 


Dalam hadits di atas yang diperangi pertama kali adalah jazirah Arab karena pada akhir zaman 
jazirah Arab , pada masa akhir babak Mulkan Jabbriyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan 
kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya) mereka akan kembali mengalami 
masa jahiliyah , keadaan mereka benar-benar mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya. 
Kemudian diperangi wilayah Persia (Iran) untuk meluruskan kesalahpahaman-kesalahpahaman 
saudara-saudara kita di sana. Kemudian diperangi wilayah Rum , meluruskan kaum Nasrani yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6325 


telah disesatkan oleh kaum Yahudi melalui Paulus (Yahudi dari Tarsus). Kemudian terakhir 
memerangi Dajjal. Wallahu a'lam 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0705. Tidak ada perumpamaan bagi-Nya 


Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan 'Arsy , sebagaimana sebelum 
diciptakan langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya. 

Dia tidak berubah dan tidakpula berpindah. Sesuatu yang berubah dan berpindah adalah 
ciptaanNya. 

Dia sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya 

Tidak ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bagiNya 

Dia tidak berbatas (hadd) dan tidak ada satupun yang kuasa membatasiNya 


Salah satu dalilnya adalah : 


Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail 
dia berkata, Abu Shalih pernah menganjurkan kami yaitu, apabila salah seorang dari kami hendak 
tidur, maka hendaknya ia berbaring dengan cara miring ke kanan seraya membaca doa: 
ALLOOHUMMA ROBBAS SAMAAWAATI WA ROBBAL ARDH, WAROBBAL'ARSYIL'AZHIIMII, 
ROBBANAA WAROBBA KULLI SYAIIN, FAALI@OL HABBI WAN NAWAA, WAMUNZILAT 
TAUROOTI WAL INJIIL, WAL FUR@OON, A'UUDZU BIKA MIN SYARRI KULLI SYAPIN ANTA 
AAKHIDZUN BINAASHIYATIHI, ALLOOHUMMA ANTAL AWWALU FALAISA @OBLAKA 
SYAIUN, WA ANTAL AAKHIRU FALAISA BA'DAKA SYAIUN, WA ANTAZH ZHOOHIRU 
FALAISA FAU@OKA SYAIUN, WA ANTAL BAATHINU FALAISA DUUNAKA SYAIUN, 
I@DHI'/ANNAA ADDAINA, WA AGHNINAA MINAL FAGRI 


Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang menguasai arasy yang agung, Tuhan kami dan 
menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al @uran. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu berada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, 
Engkaulah Tuhan Yang Awal, maka tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Mu. Ya Allah, 
Engkaulah Tuhan Yang Akhir, maka tidak ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Yang 
Zhahir, maka tidak ada yang menutupi-Mu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Bathin, maka tidak 
ada yang samar dari-Mu. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami dan bebaskanlah kami dari 
kefakiran.' (HR Muslim 4888). 


Link: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-49&ayatno-57 &action-display&option-com muslim 

Dalam hadits tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang menguasai 
Arasy bukan bertempat di Arasy. Dalam hadits tersebut pada kalimat yang artinya “Ya Allah, 
Engkaulah Yang Zhahir, maka tidak ada yang menutupi-Mu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang 
Bathin, maka tidak ada yang samar dari-Mu” maka kita dapat simpulkan terjemahannya “tidak ada 
yang menutupi-Mu” maknanya adalah tidak ada apapun di atas Allah ta'ala sedangkan 
terjemahannya “tidak ada yang samar dari-Mu” maknanya adalah Dia tidak terhalang oleh 
sesuatupun, tidak ada apapun di bawah Nya atau tidak ada apapun yang kuasa membatasiNya. 


Pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) yang sepatutnya kita ikuti pendapatnya 
seperti Imam Syafi'i ra mengatakan : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6326 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


desai Yg 813 GA le LV) JLN dal J3 OS LS Ad II io (le yag VAN Gles USA Yy US Jl si) 
(24 uP 2 Cc ANU) rs sll Ta Ata) solud! SEN ailup 

“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 


Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). 


Kita harus mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang artinya, “Berfikirlah tentang 
nikmat-nikmat Allah, dan jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah." 


Berpeganglah kepada apa yang disampaikan dalam firmanNya yang artinya, “Dan apabila hamba- 
hamba-Ku bertanya kepadamu tentang “Aku” maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat “. 
(Al Bagarah (21:186 ). 


Allah ta'ala dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. 
“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (AS. Gaaf (50) :16 ). 


“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat” (AS Al-Wagi'ah 
(561: 85) 

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata” (AS Al An'am (61:103) 

Proses penglihatan mata terjadi ketika cahaya dipantulkan dari sebuah benda melewati lensa 
mata dan menimbulkan bayangan terbalik di retina yang berada di belakang otak. Setelah 
melewati proses kimiawi yang ditimbulkan oleh sel-sel kerucut dan batang retina, penglihatan ini 
pun berubah menjadi implus listrik. Implus ini kemudian dikirim melalui sambungan di dalam 
sistem syaraf ke belakang otak. Kemudian otak menerjemahkan aliran ini menjadi sebuah 
penglihatan tiga dimensi yang penuh makna. Kita perhatikan bahwa “proses melihat terjadi ketika 
cahaya dipantulkan dari sebuah benda” dan Allah Azza wa Jalla bukanlah benda ! 


Allah ta'ala dapat dilihat dengan ruhani (ruhNya) yakni dengan hati 

Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati dengan hakikat keimanan ...” 


Manusia terhalang / terhijab melihat Rabb adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan 
bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati. Ketika bintik hitam 
memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata 
hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6327 ) 


dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Setiap manusia pernah dapat melihat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan fitri (suci) ketika jasmani 
belum dapat digunakan, ketika setelah ditupkan ruhNya atau ketika setelah keberadaan ruhani. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau 
Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (AS- Al A'raf 7:172) 


Penduduk surga baik mereka yang melalui hisab maupun tanpa dihisab akan dapat melihat Rabb 
karena mereka kembali fitri (suci) atau mereka telah disucikan kembali (telah dibukakan hijab 
pembatas) sehingga tidak lagi terhalang akan dosa. Mereka melihat bagaikan “melihat bulan di 
kala purnama yang tidak ada awan” (HR Muslim 267) yang maknanya melihat jelas tidak terhalang 
atau melihat tanpa kesulitan. Uraian selengkapnya tentang melihat Rabb dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/12/melihat-rabb/ 

Kalau dikatakan bahwa penduduk surga melihat Allah membuktikan Allah ta'ala bertempat di 
surga maka pendapat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan bahwa penduduk bumi dapat 
melihat bulan namun bulan tidak bertempat di bumi. Namun yang harus selalu diingat adalah tidak 
ada perumpamaan bagiNya 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Maka janganlah kalian membuat perumpamaan- 
perumpamaan bagi Allah.” IGS. An-Nahl (16): 74| 


Berkata Ibnu Jariir Ath Thabary, “Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah misal-misal 
(tertentu). Dan jangan pula menjadikan bagi-Nya rupa-rupa (tertentu). Sesungguhnya tiada bagi 
Allah perumpamaan dan peyerupaan.” 


Dalam ayat lain Allah ta'ala katakan yang artinya, “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan- 
Nya. ” IAS. Al-Ikhlash (112): 4I 


Begitupula firmanNya yang artinya "Tiada sesuatupun yang serupa dengan Dia (Allah), dan Dia- 
lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (AS Assyura (42):11) 


Diterangkan oleh Ibnu Jariir ath Thabary dan Al Baghwy, dalam ayat ini ada dua pengertian, salah 
satunya ,Allah tidak menyerupai sesuatu. Kedua, tiada sesuatupun yang menyerupainya. (tafsir 
Ath Thabari, 21/507, dan tafsir Al Baghwy, 7/186). 


Kaum Yahudi telah mensesatkan kaum Nasrani dengan bertindak sebagai "pengikut Rasul" 
sehingga kaum Nasrani berkeyakinan bahwa tuhan mereka bertempat di surga dan dekat dengan 
manusia adalah putera Tuhan dalam satu kesatuan. 


Mereka salah satunya adalah Paulus (Yahudi dari Tarsus), pengikut Rasul setelah “bertobat” , 
yang mengubah esensi dasar kekristenan. Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh 
seluruh gereja yang menghargai santo, termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, 
dan beberapa denominasi Lutheran. Dia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para 
orang-orang bukan Yahudi, dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal 
Gereja, dan merupakan pendiri kekristenan bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya 
menjadi bagian penting Perjanjian Baru. Banyak yang berpendapat bahwa Paulus memainkan 
peranan penting dalam menjadikan Kristen sebagai agama yang berdiri sendiri alias “agama 
turunan”, dan bukan sebagai sekte dari Yudaisme 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6328 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku 
adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) 
menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).” (AS Al Mu'minun (231 : 
52-53) 


Kaum Yahudi adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik.” (AS Al Maa'idah (51:82) 


Kaum Yahudi pada masa kini adalah kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan lucifier, 
freemason atau iluminati adalah mereka yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan 
pada masa kerajaan Sulaiman. Kaum Zionis Yahudi berupaya keras agar umat muslim dapat 
mencintai mereka dan menjadikan mereka sebagai pemimpin dunia. 


Telah dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan 
setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab 
Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir)” (AS Al 
Bagarah (2): 101-102 ) 

Ditengarai kaum Zionis Yahudi melancarkan ghazwul fikri (perang pemahaman) melalui pusat- 
pusat kajian Islam yang mereka dirikan. Mereka mengangkat kembali pemahaman ala 
pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang telah ditolak oleh jumhur ulama sejak dahulu kala. 
Contoh penolakan diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ 
ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Kaum Zionis Yahudi ditengarai mengulangi kembali upayanya terhadap kaum Nasrani dengan 
berupaya menyebarluaskan kepada kaum muslim keyakinan bahwa Tuhan bertempat di atas 
'Arsy, sedangkan yang dekat dengan hambaNya adalah IlmuNya. Mereka berupaya 
"memisahkan" DzatNya dengan SifatNya bagaikan memisahkan rasa manis dengan gula. Berhati- 
hatilah. 


Hal yang perlu diingat selalu bahwa mustahil Allah Azza wa Jalla dibatasi/berbatas dengan 'Arsy 
ataupun langit. 


Jika berkeyakinan (beri'tigod) bahwa Allah Azza wa Jalla dibatasi/berbatas dengan 'Arsy ataupun 
langit maka sama saja pengingkaran terhadap ke-Maha Kuasa-an Allah Azza wa Jalla atau 
pengingkaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Pengingkaran terhadap Allah Azza wa Jalla inilah 
yang diperingatkan oleh Imam Sayyidina Ali ra sebagai berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6329 


benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan SifatNya, NamaNya, PerbuatanNya ataupun ciptaanNya. 
Kita mengetahui, memahami, meyakini SifatNya, NamaNya, PerbuatanNya untuk mengenalNya 
sehingga kita ikhlas tersungkur sujud dihadapanNya setiap saat dan dimanapun. Bagaikan Imam 
Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra yang oleh kaum Sufi diberikan gelar Karramallahu Wajhah yang 
artinya Semoga Allah memuliakan wajahnya. Wajahnya , makna majaz artinya dirinya Imam 
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dimuliakan Allah ta'ala karena selalu memandang Allah Azza 
wa Jalla. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0715. Mustahil dibatasi atau berbatas dengan 'Arsy 


Sesuai sunnah Rasulullah agar tidak terjerumus dalam kesesatan maka seharusnyalah kita 
mengikuti pendapat jumhur ulama. Jika mengingkari pendapat jumhur ulama dikatakan oleh 
Rasulullah sebagai “orang-orang muda” seperti anak panah melesat lepas dari busurnya. Hal ini 
telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/06/2011/10/15/ 
orang-orang-muda/ Pemahaman mereka yang keluar dari pemahaman jumhur ulama disebut juga 
sebagai khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/281 


keluar-beberapa-kaum/ dan http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/keluar-dari- 
keumuman/ 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena 
itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-sawad al a'zham (kesepakatan 
jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut 
Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih). 


Jumhur ulama telah bersepakat sejak dahulu kala sampai sekarang bahwa ulama sebagai 
pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) adalah para Imam Mazhab yang empat 
karena mereka adalah ulama-ulama dengan pemahaman Al Guran dan As Sunnah yang terbaik 
dan terbaik pula dalam memahami perkataan/pendapat Salafush Sholeh bahkan mereka bertemu 
langsung dengan Salafush Sholeh (minimal Tabi'ut Tabi'in) untuk mengkonfirmasi pemahaman 
mereka sebenarnya. Hal ini akan sulit dicapai oleh ulama yang memahami hanya melalui upaya 
pemahaman lafaz/tulisan perkataan Salafush Sholeh dan kemungkinan salahnya akan lebih besar 
karena memahami dengan akal pikiran sendiri , dimana di dalamnya ada unsur hawa nafsu dan 
kepentingan seperti pembenaran apa yang telah dipahami selama ini. 


Untuk itulah kami mengingatkan gigitlah As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan 
pemahaman pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasan dari para pengikut 
Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. 
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/31/gigitlah-as-sunnah/ 

Juga telah kami uraikan perbedaan memahami Al Guran dan As Sunnah antara belajar sendiri 
(secara otodidak) bersandarkan hanya pada muthola'ah (mengkaji/menelaah) kitab semata 
dengan akal pikiran sendiri dengan bertalaggi (mengaji) kepada ulama yang bermazhab atau 
bersanad — ilmu tersambung kepada Rasulullah dalam tulisan pada  http:// 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6330 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/02/dari-mulut-ulama/ 
Sedangkan akibat dari tidak bermazhab telah kami uraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/07/akibat-tidak-bermazhab/ — Jumhur — ulama — telah 
menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar sendiri (secara 
otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran 
sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 


1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 
2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 
Penyerupaan Allah Azza wa Jalla dengan mahlukNya adalah kesesatan. 


Untuk itulah kita harus menghindari kitab-kitab karya ulama yang tidak bermazhab sebagaimana 


diuraikan dalam tulisan pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/kitab-tidak- 
bermazhab/ 


Kami menghindari kitab-kitab yang dihasilkan oleh para ulama yang tidak bermazhab, seperti 
Ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu Goyyim Al Jauziah, ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, 
termasuk ulama Al Albani yang telah diajak berdialog oleh pakar figih, ulama besar Syria, DR. 
Said Ramadhan Al-Buthy. Hingga Dr. Said Ramadhan menuliskan buku berjudul Al-Laa 
Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara 
bebas, kira-kira makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang 
Menghancurkan Syariat Islam. Sedikit penjelasan tetang buku tersebut dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ 


Mereka bertanya dari mana kami mengetahui pemahaman ulama mereka seperti ulama Ibnu 
Taimiyyah kalau tidak membaca kitab-kitab mereka. 


Kami mengetahui pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dari kitab-kitab para ulama yang bermazhab 
yang menjelaskan letak kesalahpahaman ulama Ibnu Taimiyyah ditambah (kalau perlu) melihat 
pembelaan ulama mereka terhadap ulama Ibnu Taimiyyah. Dari situlah kita dapat mengambil 
pelajaran yang sangat berharga. 


Himbauan untuk menghindari kitab-kitab ulama yang tidak bermazhab bersumber dari himbauan 
ulama-ulama terdahulu seperti Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia 
yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab 
Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, 
ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu @oyyim al Jauziah dan Muhammad bin Abdul 
Wahhab telah keluar daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah dan dan menyalahi 
pemahaman para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab. 
Antara lain tulisannya ialah 'al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi Syubhati man gala Bid'ah at- 
Talaffuzh bian-Niyah', Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' dan lain-lain. 


Begitupula contoh himbauan untuk menghindari kitab-kitab ulama yang tidak bermazhab diuraikan 
dalam tulisan pada http://ashhabur-royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-suntikan- 
racun.htmi 

Berikut kutipan dari link tersebut, pendapat ulama yang bermazhab tentang kesalahpahaman 
mereka yang semula adalah pengikut Imam Hambali. 


kekkk keke 


awal kutipan 
Okay dan AI gg AP paYI Bai 3 la 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6331 ) 


SP der or AA ALI Slais Ja 6 Kala Tni IS ik Y LALU Wilis G1 0 Lendiy tan AI ab) Jiang 
9 mall us AI 


Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula 
para pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah 
mereka ? Beliau menjawab : 


alay Lulo JA olylay dalita BLAN Ollor Jaorg oliyly dan AI or) Jim oya da Anal ph Balas 1 dya Ole 
Las Il ADI Aj G3 RI ALAN oya Ready Aan Jah Bakal Rab ya dilor oya HEYI Unyo All Ol yay diler Fay ya 
Ad ad Siang JS 0 Ja 4 gadi LA la ya WP pb Kroraadel 3 RSA ya NS Ngle O geoeleel, OA Sya 
DASI Lagi PAS ya eeaba JI Ai ya Amel LSI PLAY! ia Jl on gmik Alor dg peadil Lag € Gilas JUS 
pia bolu GI HUM Gn ya ega lay Jl Ah SUS ema oya AI yaa dala elly Ol 


Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -semoga Allah meridhoinya dan 
menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, 
adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari 
segala macam ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik 
itu berupa penetapan tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan 
sifat-sifat buruk lainnya, bahkan dari segala macam sifat yang menunjukkan 
ketidaksempurnaan Allah. 


Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku 
sebagai pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa 
Allah itu bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan 
tuduhan keji terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu 
kepada beliau atau yang menuduh beliau 


akhir kutipan "““s 


Syaikh Ibnu Hajar Al Haitami menjelaskan tentang i'tigod Imam Ahmad bin Hambal ra bahwa Allah 
Azza wa Jalla tidak bertempat. 


kekkk 


Begitupula pendapat pemimpin ijtihad kaum muslim lainnya seperti Imam Sayfi'i ra mengatakan 
desai Yg 513 Gl dls 3 3L Yy OS dia Jd OS LS ASIN Hip (le yag JKN Gles USA Y US Jl dl 
(24 uP 2 d ANU rs sll Te Ata) solud! SEN ap 


“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 
Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). 


Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan 
langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya. Sebagaimana awalnya dan sebagaimana 
akhirnya. Tidak berubah dan tidak pula berpindah. Yang berubah dan berpindah adalah 
ciptaanNya. 


Ulama Ibnu Taimiyyah berkeyakinan bahwa Allah ta'ala bertempat di atas “Arsy seperti contoh 
yang terurai dalam tulisan pada http://almanhaj.or.id/content/3048/slash/0 atau bahkan ada ulama 
yang lain menyampaikan keyakinan ulama Ibnu Taimiyyah bahwa Allah ta'ala duduk di atas Arsy 
atau bahkan duduk di atas kursi. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Para pengikut Ibnu Taimiyyah seperti pada http://abul-jauzaa.blogspot.com/2011/10/beberapa- 
Catatan-tentang-ijmaa.html — atau — pada — http://firanda.com/index.php/artikel/bantahan/76- 
mengungkap-tipu-muslihat-abu-salafy-cs 

Mereka melakukan pembelaan menyampaikan hujjah/dalil dari pemahaman mereka terhadap 
lafaz/tulisan perkataan Salafush Sholeh. Padahal para Salafush Sholeh, mereka tidak 
mengucapkannya kecuali 'ala sabilil hikayah atau menetapkan lafazhnya (itersebutatul lafzhi) saja: 
yaitu hanya mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh al @ur'an, “Ar-Rahmanu alal arsy 
istawa” atau “A'amintum man fis sama”. Tidak lebih lebih dari itu. Namun mereka para pengikut 
Ilonu Taimiyyah sebagaimana IbnuTaimiyyah memaknainya dengan menterjemahkan secara 
harfiah bahwa Allah ta'ala bertempat di atas Arsy atau bertempat di (atas) langit. 


Pada haikatnya mereka yang beri'tigod bahwa Allah ta'ala bertempat di atas Arsy atau bertempat 
di (atas) langit telah melakukan pengingkaran terhadap ke Maha Kuasa an Allah Azza wa Jalla 
karena mustahil Allah Azza wa Jalla dibatasi atau berbatas dengan Arsy atau dengan langit. 
Pengingkaran akan ke Maha Kuasa an Allah ta'ala sama saja pengingkaran terhadap Tuhan 
sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Imam Sayyidina Ali ra dalam riwayat berikut : 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat 
telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat- 
sifat benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam 
Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Pada hakikatnya Arsy diciptakan untuk menunjukkan kekuasaanNya. Imam Sayyidina Ali kw 
mengatakan “Sesungguhnya Allah menciptakan 'Arsy (makhluk Allah yang paling besar) untuk 
menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi DzatNya”. Hakikat Arsy 
(Singgasana) diciptakan agar tidak menjadikan tuhan selain Tuhan (yang memelihara dan 
menguasai) Manusia, Raja Manusia karena tidak ada lagi yang mampu mempunyai / menguasai 
singgasana seperti Arsy. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia", “Raja Manusia”, “Sembahan manusia”. (AS An Naas (114J: 1-3) 


Rasulullah bersabda ".. warobbal 'arsyl 'azhimi", "Tuhan yang menguasai Arsy yang agung" (HR 
Muslim 4888). 


Link: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-49&ayatno-57 &action-display&option-com muslim 

Begitupula hakikat “di langit" “di atas” bukanlah dipahami sebagai tempat bagi Allah Azza wa Jalla 
namun sebagai padanan bagi Yang Maha Tinggi (Al “Aliy) dan Yang Maha Mulia (Al Jalil). Allah 
ta'ala berfirman dalam hadist @udsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar r.a.: 
“Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan/mampu menampung Aku. Hanya hati orang beriman 
yang sanggup menerimanya.” 


Wasallam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6333 ) 


0716. Mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh 


Mereka mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun pada kenyataannya mereka 
tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu 
@oyyim al Jauziah (pengikut Ibnu Taimiyyah), ulama Muhammad bin Abdul Wahhab (pengikut 
Ibnu Taimiyyah), atau bahkan mengikuti pemahaman ulama Al Albani (pengikut Muhammad bin 
Abdul Wahhab) yang dikenal mereka sebagai ahli hadits pada zaman ini. Padahal kenyataannya 
beliau tidak diketahui sanad atau isnad yang merupakan hal yang terpenting dalam bidang ilmu 
hadits (Mustolah Hadits). Pendapat ulama-ulama lain terhadap mereka termuat dalam tulisan 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/pendapat-ulama/ 


Ulama Ibnu Taimiyah memang membaca Al @uran , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, 
Musnad, lalu Beliau pun berjtihad dengan pendapatnya. Apa yang Ibnu Taimiyyah katakan tentang 
kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu dia sendiri. Sumbernya 
memang Guran dan Sunnah, tapi apa yang Ibnu Taimiyyah sampaikan semata-mata lahir dari 
kepala dia sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula salah. Kemungkinan 
salahnya semakin besar jika yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad dan istinbat) tidak 
dikenal berkompetensi sebagai pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid Mutlak) 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa apa yang dia 
pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang Ibnu Taimiyyah 
pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah masalah 
namun ketika apa yang Ibnu Taimiyyah pahami dan sampaikan tidak sesuai dengan pemahaman 
sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah terhadap para Salafush 
Sholeh. Fitnah akhir zaman. Bagaimana sunnah Rasulullah untuk menghadapi jika telah terjadi 
fitnah telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/12/bila- 
terjadi-fitnah/ 

Mereka para pengikut Ibnu Taimiyyah, salah satu dasar agidah mereka adalah menterjemahkan 
hadits budak jariyah atas pertanyaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “di mana Allah" 
sebagai pertanyaan tentang tempat atau keberadaan bagiNya. 


Pertanyaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam “di mana Allah" kepada seorang budak Jariyah 
yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Hakam, janganlah dimaknai sebagai pertanyaan tentang 
tempat namun maknailah dengan hakikat keimanan. 


Pertanyaan Rasulullah “di mana Allah” adalah untuk menguji keimanan seorang Budak, mustahil 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya “di mana Allah” adalah tentang keberadaan 
dzatNya karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, ” Berfikirlah tentang 
nikmat-nikmat Allah, dan jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah". 


Ketika itu orang-orang tidak beriman karena menyembah berhala sehingga dengan jawaban “di 
langit" maka dapat dipastikan bahwa budak Jariyah tidak menyembah tuhan berhala walaupun di 
langit itu ada matahari, bintang dan bulan. Jawaban budak jariyah dipertegas dengan jawaban 
atas pertanyaan Rasulullah shallallahu berikutnya yang artinya, “Siapa aku?”, maka ia menjawab: 
“Anda Rasul Allah" Lalu beliau bersabda: “Bebaskanlah ia, karena ia seorang yang beriman” (HR. 
Muslim). 


Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab “Haram berbicara di dalam shalat”. Beliau 
tidak meriwayatkan pada bab “iman” artinya hadits ini beliau kelompokkan ke dalam masalah- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6334 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masalah 'amaliyah, bukan bersifat masalah akidah. Karena hadits ini tidak cukup kuat untuk 
berdalil di dalam masalah akidah. Inti dari hadits tersebut terletak pada perkataan Rasulullah yang 
artinya, “Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena 
shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-Gur'an.” dan salah satu perawinya adalah orang 
yang baru masuk Islam seperti kita ketahui pada awal hadits dengan pernyataan “ketika aku 
sedang shalat bersama-sama Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki 
dari suatu kaum bersin. Lalu aku mengucapkan, Yarhamukallah (semoga Allah memberi Anda 
rahmat) '. Maka seluruh jamaah menujukan pandangannya kepadaku”. 


Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) maka ia 
mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus syariah. Yakni 
pertanyaan 'Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah bukan tempat 
Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan magam (tempat) dan 
juga bisa digunakan untuk menanyakan makanah (kedudukan'/derajat). Jadi maknanya, “Seberapa 
besar pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul 
kodri jiddan (derajat Allah sangat tinggi) 


Al-hafidz al-Haitsami (w. 807 h) dalam kitabnya Majma' az-Zawaid (Juz. 1, Hal. 23) maka yang 
diunggulkan adalah hadis riwayat Imam Malik rahimahullah (w. 179 h) dalam al-Muwatha' dari 
Ubaidillah bin Abdillah bin “Utbah bin Mas'ud: “A-tasyhadina an Ia ilaha illallah? @Galat 
“Naam” (“Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? 
jariyah menjawab: Ya”). Karena riwayat Imam Malik (w. 179 h) sesuai dengan atau tidak 
menyalahi Ushulus Syariah (prinsip-prinsip ajaran Islam/Rukun Islam). Yakni diantara prinsip 
ajaran Islam adalah seseorang yang hendak masuk Islam, ia harus mengucapkan dua kalimat 
syahadat bukan yang lain. 


Adapun bagi ulama yang mendhaifkan seperti al-Imam Al-Baihagi (W. 458 H) dalam kitabnya as- 
Sunan al-Kubra (Juz. 7, Hal. 378-388) dan al-Asma' wa as-Shifat (Hal. 422, ditahgig oleh al- 
Muhaddis Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari al-Hanafi), al-Muhaddis Syekh Abdullah al- 
Ghumari (W. 1413 H/ 1993 M) dan al-Muhaddis Syekh Abdullah Al-Harori dan al-Muhaddis Syekh 
Muhammad Zahid al-Kautsari dalam kitabnya Takmilah ar-radd “ala nuniyah ibnil gayyim (hal. 94). 
Mereka berpendapat hadis riwayat Muslim di atas Mudhtharib baik sanad maupun matannya dan 
disebabkan hadisnya ma'lul (cacat) karena menyalahi Ushulus Syari'ah. Yaitu orang dikatakan 
Muslim (beriman) ketika ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat bukan dengan mengucapkan 
Allah fis Sama' (Allah di langit). 


Berkenaan dengan hadits Muslim ini, Imam Baihagi berkomentar di dalam kitabnya Al Asma Wa 
Al Shifat. 
UP Abi eU Ra Oya Ir bu SMA ban SINI gan oya ndaia pelunt do PT UB 4 aus dika 
BI 3 (SIA op Tagana MU Sina ya OI MSG OS by Ab GI SY Ea ya WS 
CI 
“Hadits ini adalah shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara terpotong dari hadits yang 
bersumber dari Auza'ie dan Hajjaj al Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa menyebutkan 
tentang kisah budak wanita. Saya mengira ia meninggalkan kisah budak wanita tersebut karena 
terjadinya perbedaan riwayat pada redaksinya dan saya juga menyebutkan hadits ini pada bab 


zhihar di dalam kitab sunan (al kubra). Riwayat yang ada berbeda dengan riwayat para periwayat 
yang bertentangan dengan riwayat Muawiyah Bin Hakam dari segi redaksi hadits.” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6335 ) 


Dari pernyataan Imam Baihagi ini dipahami secara jelas bahwa pemaparan kisah budak wanita 
yang merupakan bagian dari hadits. 


1. Tidak terdapat di dalam sahih Muslim menurut versi Imam Baihagi. 
2. Bahwa kisah ini terjadi perbedaan riwayat dari segi redaksi hadits. 
Penjelasan lebih lanjut dari pernyataan Imam Baihagi, 


1. Naskah Sahih Muslim tidak sama antara satu naskah dengan naskah yang lain tentang kisah 
budak wanita ini. Boleh jadi Imam Muslim menarik kembali hadits ini dan merevisinya pada 
periode selanjutnya serta menghapusnya atau redaksi hadits yang ada tidak ditemui pada naskah 
Sahih Muslim yang dimiliki oleh Imam Baihagi. Sebagaimana juga dilakukan oleh imam Malik di 
dalam kitab Muwatha riwayat Laits, yang tidak menyebutkan redaksi “sesungguhnya ia adalah 
seorang yang beriman”. Sama halnya dengan Imam Bukhari yang menyebutkan potongan hadits 
ini pada bab af'al al 'ibad, dan hanya mengambil potongan yang berhubungan dengan masalah 
mendo akan orang yang bersin, tanpa mengisyaratkan sedikit pun tentang masalah “Allah berada 
di langit”. Imam Bukhari meringkas hadits tanpa menyebutkan sebab beliau meringkasnya. Namun 
beliau tidak berpegang kepada kesahihan hadits tentang budak wanita ini, karena melihat 
perbedaan riwayat tentang kisah ini yang menunjukkan bahwa periwayat hadits tidak kuat hafalan 
(dhabit) dalam periwayatan. 


2. Terjadinya perbedaan riwayat antara riwayat yang bersumber dari Mu'awiyah Bin Hakam 
dengan riwayat yang lain. 


Dapat kita simpulkan dari pendapat para ahli hadits di atas bahwa hadits budak jariyah dalam 
sahih muslim tidak dapat dipergunakan sebagai landasan dalam itigod atau akidah atau 
keimananan namun dipergunakan bagi pengetahuan kita bahwa terlarang berbicara di dalam 
shalat. Kesalahpahaman lainnya, mereka (para pengikut Ibnu Taimiyyah) dalam bidang i'tigod 
telah diuraikan dalam tulisan-tulisan sebelumnya pada : 

Jangan sampaikan terjemahannya saja 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/10/jangan-terjemahannya-saja! 
Makna istiwa yang pantas bagiNya 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/14/makna-istiwa/ 
Tidak ada perumpamaan bagiNya 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/15/tidak-ada-perumpamaan/ 
Mustahil dibatasi atau berbatas dengan Arsy 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/17/mustahil-dibatasi/ 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0717. Perselisihan ditimbulkan oleh perbedaan 
pemahaman 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/18/mengaku- 
mengikuti-salaf/ telah disampaikan bahwa mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman 


Salafush Sholeh namun pada kenyataannya mereka tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama- 
ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu @oyyim al Jauziah (pengikut Ibnu Taimiyyah), 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab (pengikut Ibnu Taimiyyah) 


Oleh karena mereka mengikuti pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Mutahid Mutlak sehingga mengakibatkan perselisihan di antara kaum muslim. 


Kita telah mendapatkan perselisihan karena perbedaan pamahaman. Oleh karenanya marilah kita 
kembalikan kepada Al Guran dan As Sunnah. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya". (AS An Nisaa (41:59 ) 


Permasalahannya adalah mengembalikan berdasarkan pemahaman siapa ? 
Apakah berdasarkan pemahaman dengan akal pikiran sendiri ? 


Apakah berdasarkan pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak seperti ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu @oyyim al Jauziah, ulama Muhammad 
bin Abdul Wahhab atau bahkan pemahaman ulama Al Albani ? 


Mereka tidak dikenal atau tidak berkompetensi sebagai pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid Mutlak) 
sehingga pemahaman mereka tidak patut untuk diikuti. 


Oleh karenya kita ikuti Sunnah Rasulullah bahwa jika kita mendapatkan perselisihan karena 
perbedaan pemahaman / pendapat maka agar selamat dari kesesatan kita disuruh untuk 
mengikuti as-sawad al a'zham atau mengikuti kesepakatan jumhur ulama 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka 
ikutilah as-sawad al a'zham (jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Jangan sekali-kali mengikuti pemahaman sebuah sekte atau kelompok yang menyempal dari 
kaum muslimin walaupun mereka mengaku-aku sebagai yang dimaksud al ghuroba karena boleh 
jadi mereka adalah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai “orang muda” bagaikan meluncurnya 
anak panah dari  busurnya. Selengkapnya dalam tulisan pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/orang-orang-muda/ 

Dari dahulu sampai sekarang , jumhur ulama telah sepakat bahwa ulama yang berkompetensi 
sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) adalah para Imam Mazhab yang 
empat. Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang berempat namun pada akhirnya 
pendapat / pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau tidak menyeluruh sehingga 
ditinggalkan orang. 


Gigitlah As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad 
(Imam Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. Janganlah memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri atau mengikut pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai 
Imam Mujtahid Mutlak. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6337 ) 


maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra, 

1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 

2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 

3. Al-Imam Nafi”, Tabi' Abdullah bin Umar ra 

4. A-lmam Malik bin Anas ra 

5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 
Al Imam Syafi'i ra mendapatkan penjelasan Al Guran dan As Sunnah dari lisannya Al-Imam Malik 
bin Anas ra, 
Al-Imam Malik bin Anas ra mendapatkan penjelasan Al @uran dan As Sunnah dari lisannya Al- 
Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra, 
Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra mendapatkan penjelasan Al @ur'an dan As Sunnah dari 
lisannya Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra, 


Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra mendapatkan penjelasan Al @ur'an dan As Sunnah 
dari lisannya Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 


Salah satu cara mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru adalah dengan mengikuti 
pendapat/pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang empat dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 


Ulama yang tidak mau bermazhab , pada hakikatnya telah memutuskan rantai sanad ilmu atau 
sanad guru, berhenti pada akal pikirannya sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa nafsu atau 
kepentingan. 


Mereka mengatakannya janganlah memahami Al Guran dan As Sunnah berdasarkan Golla Wa 
Ailla padahal setiap kita menemukan hujjah yang sulit dipahami atau timbulnya perbedaan 
pemahaman maka kita harus merujuk kepada perkataan / pendapat ulama-ulama terdahulu 
tersambung kepada perkataan Imam Mazhab yang mengambil perkataan Salafush Sholeh dan 
pada akhirnya sampai kepada perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6338 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Akibat mereka berhenti pada akal pikiran mereka sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa 
nafsu atau kepentingan sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan di antara mereka sendiri 


Pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah diikuti oleh dua jalur utama. 


Jalur pertama adalah jalur ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan Salafi 
Wahabi yang anti berkelompok (Hizb). 


Jalur kedua adalah jalur ulama Jamaludin Al-Afghany bersama muridnya ulama Muhammad 
Abduh dan dilanjutkan oleh ulama seperti ulama Rasjid Ridha, mereka terpecah dalam beberapa 
kelompok antara lain, Salafi Jihadi, Salafi Haraki, Salafi Sururi dll . Mereka tidak anti berkelompok 
(Hizb). Salah satu kelompok yang terkenal dari jalur ini adalah Ikhwanul Muslimin, Ihya Turots , dll 


Paham anti berkelompok / beroganisasi atau mereka menjulukinya sebagi Hizbiyyun pada 
hakikatnya timbul dikarenakan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangi penguasa 
Muhammad bin Sa'ud. pendiri dinasti kerajaan Saudi. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda “barangsiapa 
mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah” (HR Abu Dawud (28591). 


Diriwayatkan dari Abu Anwar as-Sulami r.a, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


bersabda, Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan", 


Maka bersatulah dua orang “Muhammad”, yang berlain kepentingan, yaitu Muhammad bin Abdul 
Wahab dan Muhammad bin Sa'ud. Muhammad bin Abdul Wahab membutuhkan seorang 
penguasa untuk menolong penyiaran pahamnya yang baru dan Muhammad bin Sa'ud 
membutuhkan seorang ulama yang dapat mengisi rakyatnya dengan ideology yang keras, demi 
untuk memperkokoh pemerintahan dan kekuasaannya. Sehingga timbullah upaya pembenaran 
agar tidak timbul kekuatan kaum muslim dari berorganisasi bahkan pada hakikatnya mengada-ada 
perkara larangan dalam memperingati Maulid Nabi juga dalam rangka menghindari timbulnya 
kekuatan kaum muslim dari berjamaah/berkelompok. 


Jadi yang berselisih adalah diantara jalur pertama dengan jalur kedua dari pengikut Ibnu 
Taimiyyah. 
Contohnya lihatlah fatwa ketua Lajnah Daimah, Ulama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Salafi 


Wahabi) tentang Ikhwanul Muslimin http://nasihatonline.wordpress.com/2010/09/24/fatwa-fatwa- 
Ulama-ahlus-sunnah-tentang-kelompok-kelompok-islam-kontemporer/ 


Kita dapat pula mengambil pelajaran dari perselisihan antara Ustadz Askari (Ustadz Abu Karimah 
Askari bin Jamal) dengan Ustadz Firanda 


http://www.salafybpp.com/categoryblog/97-dusta-firanda-ditengah-badai-fitnah-yang-sedang- 
melanda-bagi1.htmi 


http://firanda.com/index.php/artikel/31-bantahan/144-tanggapan-terhadap-tulisan-seorang-ustadz- 
hafizohullah- 


Kita dapat pula mengambil pelajaran dari perselisihan antara Ust Ja'far Umar Thalib dengan ust 
Abu Bakar Baasyir 


http://www.youtube.com/watch?v-m3h1JEGENh! 


http://www.youtube.com/watch?v-CNFrEijcGSK 


Ust Ja'far Umar Thalib, ulama yang berupaya kembali (ruju) ke Salafi Wahhabi setelah menjalani 
Salafi Haraki atau Salafi Jihadi dengan laskar jihad. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6339 ) 


Upaya rruju beliau http://salafiyunpad.wordpress.com/2008/08/21/walhamdulillah-pernyataan- 
resmi-tentang-ruju-nya-ust-jafar-umar-thalib-hafizhohullah/ 

Tanggapan ulama Salafi Wahabi terhadap rujunya beliau http://www.darussalaf.or.id/stories.php? 
id-1706 

Ust Abu Bakar Baasyir adalah Salafi Haraki atau Salafi Jihadi. 


Begitupula tidak timbulnya persatuan kaum muslim di Somalia karena perbedaan pemahaman 
mengakibatkan bencana kelaparan. Tidak timbulnya persatuan kaum muslim di Palestina karena 
perbedaan pemahaman antara Hamas dan Fatah mengakibatkan belum tercapainya 
kemerdekaan. 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


Les Ulet as Pr Da asn OS 3, OA Dg yag Ssi 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al @uran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Firman Allah ta'ala dalam (AS An Nisaa 4 : 82) menjelaskan bahwa dijamin tidak ada 
pertentangan di dalam Al Aur'an. 


Jikalau manusia mendapatkan adanya pertentangan di dalam Al Guran maka pastilah yang salah 
adalah pemahaman mereka. Dengan arti kata lain segala pendapat atau pemahaman yang 
bersumber dari Al Guran dan Hadits tanpa bercampur dengan akal pikiran sendiri atau hawa 
nafsu maka pastilah tidak ada pertentangan di dalam pendapat atau pemahaman mereka. 


Timbulnya perselisihan karena perbedaan pemahaman adalah tujuan ghazwul fikri (perang 
pemaham) kaum Zionis Yahudi yang dilancarkan oleh mereka melalui pusat-pusat kajian Islam 
yang mereka dirikan. Empat gerakan yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi yakni 
1. Paham anti mazhab, umat muslim diarahkan untuk tidak lagi mentaati pimpinan ijtihad atau 
imam mujtahid alias Imam Mazhab 
2. Pemahaman secara ilmiah, umat muslim diarahkan untuk memahami Al @Guran dan As 
Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan metodologi “terjemahkan saja” hanya 
memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang 
memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dll 
3. Paham anti tasawuf untuk merusak akhlak kaum muslim karena tasawuf adalah tentang 
Ihsan atau jalan menuju muslim yang Ihsan 
4. Paham Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme (SEPILIS) disusupkan kepada umat muslim 
yang mengikuti pendidikan di “barat” . 


Protokol Zionis yang ketujuh belas 


“Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para rohaniawan non-Yahudi 
(contohnya para Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang 
pada saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat 
mereka berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan diman-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan.." 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Dalam rangka ghazwul fikri (perang pemahaman) terhadap kaum muslim, kaum Zionis Yahudi 
mengangkat kembali pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang sudah lama terkubur. 


Ulama-ulama terdahulu sebenarnya telah mengingatkan kita untuk meninggalkan pemahaman 
Ibnu Taimiyyah maupun Ibnu @oyyim Al Jauziah dan pemahaman orang seperti mereka berdua. 
Peringatan ini termuat dalam tulisan salah satunya pada  http://ashhabur- 


royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-suntikan-racun.html atau pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Begitu pula ulama-ulama kita terdahulu seperti Syaikh Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama besar 
Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti 
Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau menyampaikan bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya telah menyelisihi pemahaman para Imam 
Mazhab atau menyelisihi pemahaman jumhur ulama atau menyelisihi pemahaman as-sawaad al- 
a'zhom. Secara tidak langsung mereka menyelisihi atau mengingkari Sunnah Rasulullah bahwa 
jka kita berbeda pendapat / pemahaman maka kita wajib mengikuti as-sawaad al-a'zhom 
(pendapat jumhur ulama) sebagaimana hadits yang telah disampaikan di atas. 


Wassalam 
Zon di Jonggol. 


0720. SEKILAS TENTANG PENDIRI WAHABI 


SEJARAH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB PENDIRI AJARAN "WAHHABI" 


Nama Aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed 
tahun 1111 H / 1699 M). Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari 
satu negara ke negara lain dan diantara negara yang pernah disinggahi adalah Pendiri ajaran 
wahabiyah ini meninggal tahun 1206 H / 1792 M, seorang ulama mencatat tahunnya dengan 
hitungan Abjad: Ba daa halaakul khobiits (Telah nyata kebinasaan Orang yang Keji) Baghdad, 
Iran, India dan Syam 


Kemudian pada tahun 1125 H / 1713 M, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama 
Mr. Hempher yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi 
alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan 
sekte-sekte bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Baha?i. Bahkan 
Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan 
alirannya Wahabi. 


Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan sunni pengikut madzhab Hanbali, 
bahkan ayahnya Syaikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya. 
Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia 
bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk 
berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Setelah hal itu terbukti 
ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan kakak kandungnya, 
Sulaiman bin Abdul Wahab, ulama besar dari madzhab Hanbali, menulis buku bantahan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6341 


kepadanya dengan judul As-Sawaigul Ilahiyah Fir Raddi Alal Wahabiyah. 


Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi 
as-Syafii, menulis surat berisi nasehat: Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah, 
tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahwa 
orang yang ditawassuli bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah, 


maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain Allah tidak bisa memberi 
manfaat maupun madharrat, kalau dia menentang bolehlah dia kau anggap kafir, tapi tidak 
mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul Adham (kelompok mayoritas) diantara kaum muslimin, 
karena engkau menjauh dari kelompok terbesar, orang yang menjauh dari 


kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti Jalan muslimin. 


Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Ahlus Sunah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. 
Allah berfirman : Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap 
kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan) dan 
kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (AS: An- 
Nisa 115) 


Salah satu dari ajaran yang (diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah mengkufurkan 
kaum muslim sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain-lain. 
Berbagai dalil akurat yang disampaikan ahlussunnah wal jamaah berkaitan dengan tawassul, 
ziarah kubur serta maulid, ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru 
berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya 
sendiri. 


Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, Berapa banyak 
Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadhan?? Dengan segera dia menjawab, 
Setiap malam Allah membebaskan 100 ribu orang, dan di akhir malam Ramadhan Allah 
membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir 


Ramadhan. Lelaki itu bertanya lagi kalau begitu pengikutmu tidak mencapai satu persen pun dari 
jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah 
jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang 
muslim.? Mendengar jawaban itu Ibn Abdil Wahab pun terdiam seribu bahasa. 


Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggubris nasehat ayahnya dan guru- 
gurunya itu. Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di 
sekitar wilayah Najed. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang 
terpengaruh. Termasuk diantara pengikutnya adalah penguasa Dariyah, Muhammad bin 


Saud (meninggal tahun 1178 H / 1765 M) pendiri dinasti Saudi, yang dikemudian hari menjadi 
mertuanya. 


Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. 
Ibn Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh 
untuk membunuh atau merampas harta seseorang dia segera melaksanakannya dengan 
keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih, dan membunuh 
orang musyrik dijamin surga. 


Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, 
seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansiy, Tulaihah Al-Asadiy dll. Agaknya dia punya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keinginan mengaku nabi, ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari 


daerahnya dengan julukan Al-Anshar, sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al- 
Muhajirin. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan dua syahadat di 
hadapannya kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik, 
begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar 
sebelumnya telah mati kafir. 


Kalau mau mengakui hal tersebut dia diterima menjadi pengikutnya, kalau tidak dia pun langsung 
dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan 
dalih pemurnian akidah, dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya, 
sampai-sampai seorang pengikutnya berkata : Tongkatku ini masih lebih baik 


dari Muhammad, karena tongkat-ku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan 
Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Muhammad bin Abdul Wahab di 
hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Pengikutnya semakin 
banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. 


Keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat 
Arab, seperti tawassul, ziarah kubur, peringatan Maulid dan sebagainya. Tak mengherankan bila 
para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia. 
Bahkan, pada 1802, mereka menyerang Karbala-lrak, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi 
Muhammad SAW, Husein bin Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat munkar 
yang berpotensi syirik kepada Allah. 


Dua tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas 
kuburan, menjarah hisan - hiasan yang ada di Hujrah Nabi Muhammad SAW. 


Keberhasilan menaklukkan Madinah berlanjut. Mereka masuk ke Mekkah pada 1806, dan 
merusak kiswah, kain penutup Kabah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan 
kubah di Ma'la, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat kelahiran 
Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, masjid Abdullah bin 
Abbas. 


Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak- 
sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci-maki ahli kubur bahkan 
sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Gerakan kaum Wahabi ini membuat 
Sultan Mahmud II, penguasa Kerajaan Usmani, Istanbul-Turki, murka. Dikirimlah prajuritnya yang 
bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali, untuk melumpuhkannya. Pada 1813, 
Madinah dan Mekkahbisa direbut kembali. 


Gerakan Wahabi surut. Tapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali 
mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekkah, lalu ke Madinah dan 
Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. 


Sejak itu, hingga kini, paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini 
pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun 
untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang 
penuh dengan pergolakan pemikiran, sebab kelompok ekstrem itu selalu menghalau pemikiran 
dan pemahaman agama Sunni-Syafii yang sudah mapan. 


Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam 
sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di Ma'la (Mekkah), di Bagi dan Uhud 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6343 ) 


(Madinah) semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan mengunakan dinamit 
penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu di Sug al 
Leil diratakan dengan 


tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta, namun karena gencarnya 
desakan kaum Muslimin International maka dibangun perpustakaan. 


Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai- 
nilai luhur Islam. Semula Al-@ubbatul Khadra (kubah hijau) tempat Nabi Muhammad SAW 
dimakamkan juga akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah tapi karena ancaman 
International maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya. 


Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan dimodifikasi termasuk magom 
Ibrahim akan digeser tapi karena banyak yang menentangnya maka diurungkan. Pengembangan 
kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan situs-situs sejarah Islam. Makin 
habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Bangunan itu 
dibongkar karena khawatir dijadikan tempat keramat. Bahkan 


sekarang, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW terancam akan dibongkar untuk perluasan 
tempat parkir. 


Sebelumnya, rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu digusur. Padahal, disitulah Rasulullah 
berulang-ulang menerima wahyu. Di tempat itu juga putra-putrinya dilahirkan serta Khadijah 
meninggal. Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan wahabisme paling punya andil dalam 
pemusnahan ini. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu bisa mengarah kepada 
pemujaan berhala baru. 


Pada bulan Juli yang lalu, Sami Angawi, pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut mengatakan 
bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. Pada lokasi bangunan berumur 
1.400 tahun Itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jamaah haji 
dan umrah. Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Bagian 
bersejarahnya akan segera diratakan untuk dibangun tempat parkir, katanya kepada Reuters. 
Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan 
selama 50 tahun terakhir. 


Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak Arab Saudi berdiri pada 
1932. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan Keagamaan Senior 
Kerajaan pada tahun 1994. Dalam maklumat tersebut tertulis, Pelestarian bangunan bangunan 
bersejarah berpotensi menggiring umat Muslim pada penyembahan berhala. 


Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak 
menghancurkan peninggalan- peninggalan Islam sejak masa Ar-Rasul Muhammad SAW. Semua 
jejak jerih payah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. Sebaliknya mereka malah 
mendatangkan para arkeolog (ahli purbakala) dari seluruh dunia dengan biaya ratusan 


juta dollar untuk menggali peninggalan- peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum jahiliyah 
maupun sebelumnya dengan dalih obyek wisata. 


Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahwa zaman pra Islam telah menunjukkan 
kemajuan yang luar biasa, tidak diragukan lagi ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan 
menimbulkan suatu keraguan di kemudian hari. 


Gerakan wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim, mereka menebarkan 
kebencian permusuhan dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6344 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bidah. Itulah 
ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan, mereka tak pernah mengakui jasa para 
ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. Di negeri kita ini mereka menaruh 
dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang menyebarkan dan meng-islam- 
kan penduduk negeri ini. 


Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Budha, 
padahal para Wali itu telah meng-Islam-kan 90 Ys penduduk negeri ini. Mampukah wahabi-wahabi 
itu meng-Islam-kan yang 1096 sisanya? Mempertahankan yang 90 Y4 dari terkaman orang kafir 
saja tak bakal mampu, apalagi mau menambah 10 Yc sisanya. Justru mereka 


dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah SWT. 


Jika bukan karena Rahmat Allah yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwah ke negeri 
kita ini, tentu orang-orang yang menjadi corong kaum wahabi itu masih berada dalam 
kepercayaan animisme, penyembah berhala atau masih kafir. (Naudzu billah min dzalik). 


Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-aku sebagai faham yang hanya 
berpegang teguh pada Al-@uran dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum 
salaf apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya, itu semua omong kosong 
belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang 
di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang dinamakan Saudi). 


Tidakkah anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang sholeh dan 
alim, bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi berdarah ini 
terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bidah, padahal 
bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bidah Karena nama negeri Rasulullah 
Muhammad SAW diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham wahabi yaitu 
As-Saud. 

Sungguh Nabi Muhammad SAW telah memberitakan akan datangnya Faham Wahabi ini dalam 
beberapa hadits, ini merupakan tanda kenabian beliau Nabi Muhammad SAW dalam 
memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih, sebagaimana 
terdapat dalam kitab shahih BUKHARI & MUSLIM dan lainnya. Diantaranya: Fitnah itu datangnya 
dari sana, fitnah itu datangnya dari arah sana, sambil menunjuk ke arah timur (Najed). (HR. 
Muslim dalam Kitabul Fitan). 

SEBAGAIMANA KATA NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM : FITNAH 
TANDUK SETAN ITU DATANGNYA DARI RIYADH (ARAB SAUDI). 


JANGAN LEWATKAN TENTUNYA SEMUANYA TERANGKUM DENGAN PETA WILAYAHNYA di 
Link ini klik: www.fb.com/notes/179601428728080 


http://allangkati.blogspot.com/2010/06/wilayah-nejd.html 


Selanjutnya: Ibnu Taimiyah Dalam Karyanya Mengatakan Bahwa Dari Arah Timur Akan Muncul 
FITNAH BESAR dan PANGKAL KEKUFURAN 


Juga semuanya di link ini klik: www.fb.com/notes/agidah-ahlussunnah-allah-ada-tanpa-tempat/ 


ibnu-taimiyah-dalam-karyanya-mengatakan-bahwa-dari-arah-timur-akan-muncul- 
fitnah/154442421239342 


Dan perlu kita analisis lebih tepat adanya sebagai berikut: 
Analisis Hadis Tanduk Setan Najd Bukan Irag Klik: http:// 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6345 ) 


bicarasalafy.wordpress.com/2011/01/11/analisis-hadis-tanduk-setan-najd-bukan-irag/ 


dan klik: http://bicarasalafy.wordpress.com/2011/01/11/hadis-tanduk-setan-kontroversi-najd-dan- 
irag/ 

Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Guran namun tidak sampai 
melewati kerongkongan mereka (tidak sampai ke hati), mereka keluar dari agama seperti anak 
panah keluar dari busurnya, mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan 
kembali ketempatnya, tanda-tanda mereka ialah bercukur (Gundul). (HR. Bukhori no 7123, Juz 6 
hal 20748). 


Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ibnu Hibban : Nabi 
Muhammad SAW pernah berdoa: Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman, 
Para sahabat berkata: Dan dari Najed, wahai Rasulullah, beliau berdoa: Ya Allah, berikan kami 
berkah dalam negara Syam dan Yaman, dan pada yang ketiga kalinya beliau Nabi Muhammad 
SAW bersabda: Di sana (Najed) akan ada keguncangan fitnah serta di sana pula akan muncul 
tanduk syaitan., Dalam riwayat lain dua tanduk syaitan. 


Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan, bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul). 
Dan ini adalah merupakan nash yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul 
Wahab, karena dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut kepalanya hingga 
mereka yang mengikuti tidak diperbolehkan berpaling dari majlisnya sebelum bercukur gundul. Hal 
seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya. 


Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal: Tidak perlu kita menulis buku 
untuk menolak Muhammad bin Abdul Wahab, karena sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits 
Rasulullah SAW itu sendiri yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur 
(gundul), karena ahli bidah sebelumnya tidak pernah berbuat demikian. Al-Allamah Sayyid Alwi bin 
Ahmad bin Hasan bin Al-Guthub Abdullah Al-Haddad menyebutkan dalam kitabnya Jalaudz 
Dzolam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari Nabi Muhammad 
SAW: Akan keluar di abad kedua belas nanti di lembah BANY HANIFAH seorang lelaki, yang 
tingkahnya bagaikan sapi jantan (sombong), lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar, pada 
zaman itu banyak terjadi kekacauan, mereka menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk 
berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin. (Al-Hadits) 


BANY HANIFAH adalah kaum nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Saud. 
Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid Alwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain 
ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun mengenai sabda Nabi Muhammad SAW yang 
mengisyaratkan bahwa akan ada keguncangan dari arah timur (Najed) dan dua tanduk setan, 
sebagian, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu tiada lain 
adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad Ibn Abdil Wahab. 


BUKTI KESESATAN WAHABY DAN HUJJAH ASWAJA TERHADAPNYA (SETIAP MUSLIM 
HARUS TAU!!!) URAIAN LENGKAP, SEMUANYA JUGA BISA DILIHAT DI LINK INI klik : 
www.fb.com/notes/10150115186893962 


Oleh:Thobary Syadzily (dengan beberapa tambahan). 


KATA NABI MUHAMMAD SAW : FITNAH TANDUK SYIATHON ITU DATANGNYA DARI RIYADH 
(ARAB SAUDI) 


Sebagian para pengikut wahabi merasa marah jika kita sebut bahwa Nejd tempat kelahiran Imam 
mereka adalah tempat keluarnya tanduk Syaitan dan tempat keluarnya khawarij, mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6346 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beralasan bahwa Nedj yang di maksud Rasululah s.a.w adalah Irag. 
0722. Para Wali Allah saling mengenal di alam ruhani 


Al Imam al Alim al Alamah al Arif Billah Muhadits al Musnid al Mufasir @utb al Haramain Syeikh 
Muhammad al Maliki al Hasni al Husaini as Syadzili Mekah menyebutkan bahwa Syekh Ahmad 
Shohibul wafa Tajul “Arifin adalah Sulthonul Awliya fi hadza zaman bahkan beliaupun 
menyebutkan @oddasallahu Sirrohu bukan Rodliyallohu “anhu seperti yang kebanyakan 
disebutkan oleh para ikhwan. Walaupun secara dhohir Syekh Muhammad Alawy Al-Maliki belum 
bertemu dengan pangersa Abah namun keduanya telah mengenal di alam ruhani yang tak 
dibatasi ruang dan waktu. 


Mereka yang memperjalankan diri kepada Allah Azza wa Jalla akan saling mengenal di alam 
ruhani yang tak dibatasi ruang dan waktu. 


Rasulullah adalah manusia yang paling utama, paling mulia, paling dekat dengan Allah Azza wa 
Jalla. Beliau termasuk salah satu manusia yang telah kasyaf. 


Kasyaf terbukanya hijab atau tabir pemisah antara hamba dan Tuhan. Allah membukakan tabir 
bagi kekasih-Nya untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui hal-hal ghaib. 


Mereka yang kasyaf dapat mengetahui atau mengenal siapa-siapa yang melakukan “perjalanan” 
kepada Sang Kekasih , Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikiaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam dengan perkataannya yang artinya “aku mendengar derap sandalmu di dalam surga”. 


Bilal ra memperjalankan dirinya kepada Allah ta'ala dengan amal kebaikan berupa selalu menjaga 
wudhunya dan menjalankan sholat selain sholat yang telah diwajibkanNya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal ketika shalat Shubuh: “Hai 
Bilal, katakanlah Kepadaku apakah amalanmu yang paling besar pahalanya yang pernah kamu 
kerjakan dalam Islam, karena tadi malam aku mendengar derap sandalmu di dalam surga? ' Bilal 
menjawab: Ya Rasulullah, sungguh saya tidak mengerjakan amal perbuatan yang paling besar 
pahalanya dalam Islam selain saya bersuci dengan sempurna, baik itu pada waktu malam ataupun 
siang hari. lalu dengannya saya mengerjakan shalat selain shalat yang telah diwajibkan Allah 
kepada saya.” (HR Muslim 4497) 


Dalam suatu riwayat. "@oola A'liyy bin Abi Thalib: Aultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya, “Ali Bin Abi Thalib berkata, “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrullah.” 


Apa yang dilakukan oleh Bilal ra, selalu menjaga wudhunya atau selalu menjaga dalam keadaan 
bersuci adalah termasuk dzikrullah atau amal kebaikan atau perbuatan yang dilakukan bukan atas 
diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla namun atas kesadaran diri. Ini adalah salah satu bentuk 
memperjalankan diri kepada Allah ta'ala atau mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan 
cintaNya atau ridhoNya 


Dalam sebuah haditas Gudsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: 
Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amalan kebaikan (amalan sunnah), maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah mencintainya, 
maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6347 ) 


jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang 
dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan 
kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi 
pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang 
ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. 
(HR Muslim 6021). 


Dalam hadits gudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-Ku, 
tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan 
Taufig HidayahNya” 


Abu Yazid al Busthami mengatakan: Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi-Nya 
dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. 


Sahl Ibn “Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) mengenal 
Waliyullah, ia menjawab : “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang 
yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka — 
untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 


As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Jika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa sebenarnya 
wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang tahu tentang 
Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajarkan Allah kepada mereka. 
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang bertakwa. 


Rasulullah shallallahu aliahi wasallam : Sesungguhnya ada di antara hamba Allah (manusia) yang 
mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan oleh para Nabi 
dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah Swt seorang dari 
shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai 
mereka. Nabi shallallahu aliahi wasallam menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari "Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu aliahi wasallam 


“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Tentang derajat/tingkatan para Wali Allah telah diuraikan dalam tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/2011/09/28/magom-wali-allah/ 
Para Wali Allah (kekasih Allah) adalah mereka yang telah mencapai muslim yang ihsan (muhsin/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6348 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


muhsinin) atau mereka yang telah bermarrifat. 


Mereka yang menjalankan tasawuf dalam Islam adalah mereka yang memperjalankan dirinya 
kepada Allah atau mereka yang berupaya untuk mencapai muslim yang ihsan atau bermarrifat. 
Apakah Ihsan ? 


Wp bag KU Up aj at dn AS ST Iu SUS Udi 3,25 6 IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionzcom muslim 
Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan : 
1. Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 


2. Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang 
tidak pernah saya lihat?” “Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. Sayyidina Ali ra 
menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, tetapi bisa 
dilihat oleh hati”. Muslim yang merasa diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang 
dapat melihat Rabb atau muslim yang Ihsan maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu 
yang dibenciNya, Sehingga terwujud dalam berakhlakul karimah. Inilah tujuan Rasulullah diutus 
oleh Allah ta'ala 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). Jadi kalau ada yang mengaku-aku telah menjalankan 
tasawuf atau mengikuti tharikat atau mengaku-aku telah berma'rifat namun tidak menjalankan 
perkara syari'at seperti sholat lima waktu maka bisa dipastikan dia telah berdusta atau tharikat 
yang diikuti adalah tharigat palsu. 


Berkata Imam Abu Yazid al Busthami yang artinya, “Kalau kamu melihat seseorang yang diberi 
keramat sampai ia terbang di udara, jangan kamu tertarik kepadanya, kecuali kalau ia 
melaksanakan suruhan agama dan menghentikan larangan agama dan membayarkan sekalian 
kewajiban syari'at" 


Pendapat syaikh Abu Al Hasan Asy-Syadzili, ” Jika pendapat atau temuanmu bertentangan 
dengan Al-@ur'an dan Hadits, maka tetaplah berpegang dengan hal-hal yang ada pada Al-@uran 
dan Hadits. Dengan demikian engkau tidak akan menerima resiko dalam penemuanmu, sebab 
dalam masalah seperti itu tidak ada ilham atau musyahadah, kecuali setelah bersesuaian dengan 
Al-Guran dan Hadits". 


Nasihat Imam Syafi'i ra : "Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu figih 
(perkara syariat) dan juga menjalani tasawuf (tharigat, hakikat dan marrifat) , dan janganlah kau 
hanya mengambil salah satunya. 


Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang 
hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat 
merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau 
mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (muslim yang ihsan) ? (IDiwan Al- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6349 


Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Nasehat Imam Malik ra : “Dia yang sedang Tasawuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya , 
sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia . Hanya dia siapa 
memadukan keduanya terjamin benar” 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0723. Tidak cukup dengan hanya memenuhi syarat dan 
rukunnya 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/18/mengaku- 
mengikuti-salaf/ telah disampaikan bahwa mereka mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush 


Sholeh namun pada kenyataannya mereka tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama 
seperti ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu @oyyim al Jauziah (pengikut Ibnu Taimiyyah), ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab (pengikut Ibnu Taimiyyah), atau bahkan mengikuti pemahaman 
ulama Al Albani (pengikut Muhammad bin Abdul Wahhah). 


Oleh karena mereka tidak mengikuti pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat sehingga merekapun pada akhirnya berselisih walaupun 
pada hakikatnya mereka mengikuti pemahaman ulama induk yang sama yakni ulama Ibnu 
Taimiyyah sebagaimana diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/20/timbulnya-perselisihan/ 


Salah satu ulama panutan mereka, ulama Al Albani (pengikut ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab yang mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah) menuliskan : 


Ad balgan Ay ppi ya ASI Akag YO Led ca dah UE Jaa Il pala VOL yag y SESI Ia (ale S3 oya IN mail 
AS Vla perda dala ang da Jas Upin bul OLS Las ,Lgale oliils Le US MI Jami 


"Aku nasihatkan kepada setiap orang yang membaca buku ini atau buku yang lainnya, untuk tidak 
cepat-cepat mengamalkan hadits-hadits yang tercantum di dalam buku-buku tersebut, kecuali 
setelah benar-benar menelitinya. Aku telah memudahkan jalan tersebut dengan komentar- 
komentar yang aku berikan atas hadits tersebut, apabila hal tersebut (komentar dariku) ada, maka 
barulah ia mengamalkan hadits tersebut dan menggigit gerahamnya. Jika tidak ada (komentar 
dariku), maka tinggalkanlah hadits tersebut." (Shahih al-Kalim ath-Thayyib li ibn Taimiyyah, h.16) 


Sedangkan ulama-ulama bermazhab menyampaikan pendapatnya tentang ulama Al Albani antara 
lain : “Al-Albani tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan nilai suatu hadis, baik 
shahih ataupun dhaif. Ia telah mengubah hadis-hadis dengan sesuatu yang tidak boleh menurut 
ulama hadis...” (Al-Muhadiits Prof. Dr. Abdullah al-Ghimari, Guru Besar Ilmu Hadis di universitas- 
univesitas Maroko). 


“Di kalangan salafi (wahabi), lelaki satu ini dianggap muhaddis paling ulung di zamannya. Itu klaim 
mereka. Bahkan sebagian mereka tak canggung menyetarakannya dengan para imam hadis 
terdahulu. Fantastis. Mereka gencar mempromosikannya lewat berbagai media. Dan usaha 
mereka bisa dikata berhasil. Kalangan muslim banyak yang tertipu dengan hadis-hadis edaran 
mereka yang di akhirnya terdapat kutipan, “disahihkan oleh Albani, ”. Para salafi itu seolah 
memaksakan kesan bahwa dengan kalimat itu Al-Albani sudah setaraf dengan Imam Turmuzi, 
Imam Ibnu Majah dan lainnya." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sumber: http://www.forsansalaf.com/2009/albani-muhaddits-tanpa-sanad-andalan-wahabi/ 
Selengkapnya pendapat ulama-ulama lainnya tentang ulama Al Albani diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/13/2011/09/07/pendapat-ulama/ 


Ulama Al Albani adalah contoh ulama yang dikenal memahami Al Guran dan As Sunnah lebih 
bersandarkan kepada belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) 
dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri. 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Akibat tasybihillah bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhluk Nya telah diuraikan dalam 
tulisan pada 
Jangan sampaikan terjemahannya saja 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/10/jangan-terjemahannya-saja! 
Makna istiwa yang pantas bagiNya 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/14/makna-istiwa/ 
Tidak ada perumpamaan bagiNya 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/15/tidak-ada-perumpamaan/ 
Mustahil dibatasi atau berbatas dengan Arsy 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/17/mustahil-dibatasi/ 


Sedangkan tulisan kali ini menguraikan akibat negative berupa ibadah fasidah (ibadah yang rusak) 
, Ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin. Dicontohkan dengan bagaimana 
pengingkaran ulama Al Albani terhadap hadits tentang sholat yang kehilangan ruhnya. Hadits 
yang diingkarinya salah satunya adalah 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Pendapat ulama Al Albani , contohnya termuat pada http://almanhaj.or.id/content/2324/slash/0 


“matan (redaksi) hadits ini tidak sah, sebab zhahirnya mencakup orang yang melakukan shalat 
lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya. Yang mana syari'at ini menghukuminya sah. 
Meskipun orang yang melakukan shalat tersebut terus menerus melakukan beberapa maksiat, 
maka bagaimana mungkin hanya karena itu, shalatnya tidak akan menambah kecuali jarak yang 
semakin jauh. Hal ini tidak masuk akal dan tidak disetujui oleh syari'at ini” 


Kami garis bawahi 


"meskipun orang yang melakukan shalat tersebut terus menerus melakukan beberapa maksiat, 
maka bagaimana mungkin hanya karena itu, shalatnya tidak akan menambah kecuali jarak yang 
semakin jauh" 


Dengan kata lain ulama Al Albani berkeyakinan bahwa orang terus menerus melakukan beberapa 
maksiat, tidak apa-apa, asalkan melakukan shalat lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya 


Padahal orang yang sholat namun masih terus menerus melakukan beberapa maksiat 
menandakan sholatnya lalai 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6351 ) 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya 


—... Maka celakalah orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dan 
orang-orang yang berbuat riya” (AS Al-Ma'un 107: 4-6) 


“.. dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai "AS Al A'raaf 7: 205) 
“Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (AS al Ankabut (29/:45). 


Dan barangsiapa tidak khusyuk dalam sholatnya dan pengawasan Allah tidak tertanam dalam 
jiwanya atau galbunya, maka ia telah bermaksiat dan berhak mendapatkan siksa Allah ta'ala. 


Segelintir kaum muslim, ibadah sholat mereka sekedar upacara keagamaan (ritual) atau gerakan- 
gerakan yang bersifat mekanis (amal) yang sesuai syarat dan rukun-rukunnya (ilmu), 
sebagaimana robot sesuai programnya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa 
kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


Tidaklah mereka mencapai sholat yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


bahwa “Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin", “sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin”. yaitu 
naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat 
Allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian apabila sholat maka 
sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerti 
bagaimana bermunajat dengan Tuhan” 


Allah berfirman yang artinya, 


“Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat kecuali bagi mereka yang khusyu' yaitu 
mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan 
kembali kepadaNya”. (AS. Al-Bagarah 2 : 45). 


Sholat adalah saat-saat utama bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, hal ini dialami mereka yang 
telah berma'rifat atau mereka yang telah mencapai muslim yang Ihsan (muhsin/muhsinin). Apakah 
Ihsan ? 


Wp S6 A3 3 Un Su ar ata db pass of JB SU Udh IL 6 J6 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com. muslim 
Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan 


1. Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 


2. Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6352 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Muslim yang merasa/meyakini diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat 
melihat Rabb atau muslim yang Ihsan maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang 
dibenciNya, mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, mencegah dirinya dari melakukan 
perbuatan keji dan mungkar. Sehingga terwujud dalam berakhlakul karimah. Inilah tujuan 
Rasulullah diutus oleh Allah ta'ala 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Mereka yang telah mencapai muslim yang Ihsan atau muslim yang berma'rifat atau muslim yang 
berakhlakul kharimah atau sholihin atau shiddigin akan termasuk orang-orang disisi Allah Azza wa 
Jalla. Mereka adalah para kekasih Allah atau wali Allah 


Tentang derajatitingkatan para Wali Allah telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


Manusia yang disisi Allah Azza wa Jalla hanylah 4 golongan yakni, para Nabi (Rasulullah yang 
utama), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Tunjukilah kami jalan yang lurus" (OS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (@S Al Fatihah (1:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, para syuhada, 
dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (4J: 69 ) 


Para Wali Allah, mereka saling mengenal sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan sebelumnya 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/saling-mengenal/ 


Kami mengetahui setiap manusia tidak luput dari kesalahan walaupun para imam atau ulama 
pakar kecuali Rasulallah shallallahu alahi wasallam yang maksum. Tujuan kami menyampaikan 
kesalahpahaman ulama Al Albani bukan untuk menjelekkan (menyebarluaskan aib) atau 
melecehkan, apalagi merendahkan seorang ulama Al Albani namun kami lakukan semata-mata 
karena Allah ta'ala agar kesalahpahaman tersebut tidak diikuti atau diyakini sebagai sebuah 
kebenaran. Pengingkaran hadits bukanlah kesalahan yang dapat ditolerir apalagi dilakukan oleh 
ulama yang dikenal oleh mereka sebagai ahli hadits. 


Tentu pula apa yang disampaikan oleh ulama Al Albani tidak seluruhnya adalah kesalahpahaman. 
Namun harus kita ingat bahwa ulama Al Albani termasuk ulama yang tidak mau mengikuti 
pemahaman/pendapat pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
atau dengan kata lain Beliau termasuk ulama yang tidak bermazhab. Hal ini disampaikan oleh 
pakar figih, ulama besar Syria, DR. Said Ramadhan Al-Buthy setelah berdialog dengan ulama Al 
Albani. Dr. Said Ramadhan Al-Buthy menyampaikannya dalam buku berjudul Al-Laa Mazhabiyah, 
Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira- 
kira makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan 
Syariat Islam. Sedikit penjelasan tetang buku tersebut dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6353 ) 


Jika kita ingin terhindar dari ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya 
atau aspek bathin maupun terhindar dari tasybihillah bikholgihi , penyerupaan Allah dengan 
makhlug Nya maka ikutilah ulama-ulama yang bermazhab karena bermazhab adalah salah satu 
cara mempertahankan ketersambungan rantai sanad ilmu (sanad guru) sampai kepada lisannya 
Rasulullah. Ulama yang tidak bermazhab pada hakikatnya telah memutus rantai sanad ilmu 
(sanad guru) , berhenti hanya sampai akal pikiran mereka sendiri, dimana didalamnya ada unsur 
hawa nafsu atau kepentingan. 


Sanad ilmu (sanad guru) sama pentingnya dengan sanad hadits 


Sanad hadits mempertanyakan atau menganalisa dari mana matan/redaksi hadits tersebut 
diperoleh sampai kepada lisannya Rasulullah 


Sedangkan sanad ilmu (sanad guru) mempertanyakan atau menganalisa dari mana penjelasan Al 
Gur'an dan As Sunnah tersebut diperoleh sampai kepada lisannya Rasulullah 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-@ur'an dan Sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi ataupun serangan ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilakukan kaum kafir dan munafik. Karena sanad inilah warisan Nabi tak dapat 
diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Tulisan kali ini kami akhiri dengan peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam dalam sabdanya yang artinya, "Akan datang nanti suatu masa yang penuh dengan 
penipuan hingga pada masa itu para pendusta dibenarkan, orang-orang yang jujur didustakan: 
para pengkhianat dipercaya dan orang-orang yan amanah dianggap khianat, serta bercelotehnya 
para Ruwaibidhoh'. Ada yang bertanya: “Apa itu 'Ruwaibidhoh'? Beliau shallallahu alaihi wasallam 
menjawab: "Orang bodoh pandir yang berkomentar tentang perkara orang banyak" (HR. Al-Hakim 
jilid 4 hal. 512 No. 8439 — ia menyatakan bahwa hadits ini shohih: HR. Ibn Majah jilid 2 hal. 1339 
no. 4036, HR. Ahmad jilid 2 hal. 219, 338 No. 7899,8440, HR. Abi Yala jilid 6 hal. 378 no. 3715, 
HR. Ath-Thabrani jilid 18 hal. 67 No. 123: HR. Al-Haitsami jilid 7 hal. 284 dalam Majma' Zawa'id). 


Langkah apa yang harus diambil bila telah terjadi penipuan atau fitnah telah diuraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/12/bila-terjadi-fitnah/ 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0729. Bagaimana mereka memperlakukan ulama pengikut 
pemimpin ijtihad 


Ketika orang-orang Wahhabi memasuki Hijaz dan membantai kaum Muslimin dengan alasan 
bahwa mereka telah syirik, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam sabdanya : “Orang-orang Khawarij akan membunuh orang-orang yang beriman 
dan membiarkan para penyembah berhala.” Mereka juga membunuh seorang ulama terkemuka. 


Mereka menyembelih Syaikh Abdullah Al-Zawawi, guru para ulama madzhab Al-Syafii, 
sebagaimana layaknya menyembelih kambing. Padahal usia beliau sudah di atas 90 tahun. 
Mertua Syaikh Al-Zawawi yang juga sudah memasuki usia senja juga mereka sembelih. 


Kemudian mereka memanggil sisa-sisa ulama yang belum dibunuh untuk diajak berdebat tentang 
tauhid, Asma Allah SWT dan sifat-sifat-Nya. Ulama yang setuju dengan pendapat mereka akan 
dibebaskan. Sedangkan ulama yang membantah pendapat mereka akan dibunuh atau dideportasi 
dari Hijaz. 

Di antara ulama yang diajak berdebat oleh mereka adalah Syaikh Abdullah Al-Syangithi, salah 
seorang ulama kharismatik yang dikenal hafal Sirah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sedangkan 
dari pihak Wahhabi yang mendebatnya, di antaranya seorang ulama mereka yang buta mata dan 
buta hati. Kebetulan perdebatan berkisar tentang teks-teks Al-Guran dan Hadits yang berkenaan 
dengan sifat-sifat Allah SWT. Mereka bersikeras bahwa teks-teks tersebut harus diartikan secara 
literal dan tekstual, dan tidak boleh diartikan secara kontekstual dan majazi. 


Si tuna netra itu juga mengingkari adanya majaz dalam Al-@uran. Bahkan lebih jauh lagi, ia 
menafikan majaz dalam bahasa Arab, karena taklid buta kepada Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Gayyim. 
Lalu Syaikh Abdullah Al-Syangithi berkata kepada si tuna netra itu : 


“Apabila Anda berpendapat bahwa majaz itu tidak ada dalam Al-@uran, maka sesungguhnya 
Allah SWT telah berfirman dalam Al-@ur'an : 


“Dan barangsiapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan 
lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS. Al-lsra' : 72). 


Berdasarkan ayat di atas, apakah Anda berpendapat bahwa setiap orang yang tuna netra di dunia, 
maka di akhirat nanti akan menjadi lebih buta dan lebih tersesat, sesuai dengan pendapat Anda 
bahwa dalam Al-Gur'an tidak ada majaz ?” 


Mendengar sanggahan Syaikh Al-Syangithi, ulama Wahhabi yang tuna netra itu pun tidak mampu 
menjawab. la hanya berteriak dan memerintahkan anak buahnya agar Syaikh Al-Syangithi 
dikeluarkan dari majlis perdebatan. Kemudian si tuna netra itu meminta kepada Ibn Saud agar 
mendeportasi Al-Syangithi dari Hijaz. Akhirnya ia pun dideportasi ke Mesir. 

Sumber : Kitab Al-Ju'nat Al-Aththar (autobiografi perjalanan hidup) karya Al-Hafizh Ahmad bin 
Muhammad bin Al-Shiddig Al-Ghumari Al-Hasani 


Link sumber tulisan ada pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/11/puritan-radikalisme/ 
Tulisan lain tentang perlakuan mereka dapat diketahui pada 


www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 
http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi. 20.html 
www.fb.com/notes/agus-sunyoto-ii/sejarah-keganasan-wahabi-1/157026171038435 
http://oase.kompas.com/read/2011/07/08/0537412/Menyingkap.Sisi.Gelap.Gerakan.Wahabi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6355 ) 


http://zulfiifani.wordpress.com/2011/03/09/review-sejarah-berdarah-sekte-salafi-wahabi/ 


Dari tulisan di atas dapat kita ketahui bahwa mereka sampai membunuh ulama dikarenakan 
perbedaan pemahaman ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah. 


Mereka berlandaskan perkataan ulama-ulama dahulu namun mereka memaknai dengan 
menterjemahkan secara dzahir (harfiah). Contohnya 


Berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah : “Siapa yang tidak mengatakan bahwa Allah itu berada di 
atas langit-langit-Nya tinggi dan menetap di atas Arsy-Nya berpisah dari makhluk-Nya maka wajib 
dimintai tobat apabila dia bertobat maka diterima kalau tidak maka dipenggal lehernya kemudian 
dilemparkan ke tempat sampah agar manusia tidak terganggu dengan baunya”. (Disebutkan oleh 
Al-Hakim dalam Marrifatil Ulumul Hadits hal. 152 dan Mukhtashor Uluw hal. 225). 


Padahal Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh al @ur'an, 
“Ar-Rahmanu alal arsy istawa” Tidak lebih lebih dari itu. Namun mereka memaknainya dengan 
menterjemahkan secara harfiah bahwa Allah ta'ala bertempat/berada di atas Arsy atau bertempat 
di (atas) langit. 

Kami, kaum muslim tentulah mengimani bahwa “ar Rahmaanu 'alaa al'arsyi istawaa” karena 
memang itu disebutkan dalam Al @uran pada surat Thaahaa (20) ayat : 5 , namun kami 
mengingkari bahwa maknanya adalah Allah ta'ala bertempat di atas 'Arsy atau Allah ta'ala 
berbatas atau dibatasi oleh 'Arsy. Maha Suci Allah dari "di mana" dan "bagaimana". 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “di mana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Mereka mengingkari makna majazi dalam Al Guran dan As Sunnah sebagaimana yang telah 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/1712011106/23/makna- 
majaz/ 

Kami menyampaikan tulisan ini bukanlah untuk mengajak membenci saudara-saudara kita kaum 
Wahhabi (pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab). Pada hakikatnya apa pun yang sudah 
terjadi adalah merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla dan kita harus menerimanya namun kita 
dapat mengambil pelajaran (hikmah) dari kejadian tersebut dan bersikap dengan sikap yang 
dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. 


Wassalam 

Zon Jonggol 

0732. Mengapa mereka membenci kaum sufi 

Kami mengingatkan kembali kembali akan adanya ghazwul fikri (perang pemaham) oleh kaum 
Zionis Yahudi yang dilancarkan melalui pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan. 


Empat gerakan yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi yakni 
1. Paham anti mazhab, umat muslim diarahkan untuk tidak lagi mentaati pimpinan ijtihad atau 
imam mujtahid alias Imam Mazhab 
2. Pemahaman secara ilmiah, umat muslim diarahkan untuk memahami Al @uran dan As 
Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan metodologi “terjemahkan saja” hanya 
memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dll 

3. Paham anti tasawuf untuk merusak akhlak kaum muslim karena tasawuf adalah tentang 
Ihsan atau jalan menuju muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. 

4. Paham Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme (SEPILIS) disusupkan kepada umat muslim 
yang mengikuti pendidikan di “barat” . 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


“Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para rohaniawan non-Yahudi 
(contohnya para Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang 
pada saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat 
mereka berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan diman-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan.." 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istiyjomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Ditengarai kaum Zionis Yahudi mengangkat kembali pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang 
sudah lama terkubur untuk menimbulkan perselihan pada kaum muslim dan menjerumuskan 
mereka yang terpengaruh kedalam kekufuran baik kekufuran karena kesalahpahaman dalam 
itigod atau karena kesalahpahaman yang lain seperti kesalahpahaman tentang bid'ah. 


Kesalahpahaman dalam itigod (akidah) dapat menjerumuskan pada kekufuran sebagaimana 
peringatan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu seperti 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6357 ) 


Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Kesalahpahaman tentang bid'ah pun dapat menjerumuskan kedalam kekufuran sebagaimana 
yang telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/korban- 
perang-pemahaman!/ 

Mereka membenci kaum sufi karena mereka terkena pengaruh ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi. Mereka bersandarkan atas pengamatan kepada mereka 
yang mengaku aku sebagai sufi atau mereka yang mengaku-aku telah menjalankan tasawuf. 


Mereka membenci kaum sufi karena mereka mengikuti pendapat dukhala ilmi yakni ulama namun 
bukan ahlinya atau ulama namun yang tidak menjalankan tasawuf atau ulama namun yang tidak 
memperjalankan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. 


Ulama tasawuf, Syekh Abu al-Abbas r.a mengatakan bahwa orang-orang berbeda pendapat 
tentang asal kata sufi. Ada yang berpendapat bahwa kata itu berkaitan dengan kata shuf (bulu 
domba atau kain wol) karena pakaian orang-orang shaleh terbuat dari wol. Ada pula yang 
berpendapat bahwa kata sufi berasal dari shuffah, yaitu teras masjid Rasulullah saw. yang didiami 
para ahli shuffah. Menurutnya kedua definisi ini tidak tepat. 


Syekh mengatakan bahwa kata sufi dinisbatkan kepada perbuatan Allah pada manusia. 
Maksudnya, shafahu Allah, yakni Allah menyucikannya sehingga ia menjadi seorang sufi. Dari 
situlah kata sufi berasal. 


Lebih lanjut Syekh Abu al Abbas r.a. mengatakan bahwa kata sufi (al-shufi) terbentuk dari empat 
huruf: shad, waw, fa, dan ya. 
Huruf shad berarti shabruhu (kebesarannya), shidguhu (kejujuran), dan shafa'uhu 
(kesuciannya) 
Huruf waw berarti wajduhu (kerinduannya), wudduhu (cintanya), dan wafa' uhu(kesetiaannya) 
Huruf fa' berarti fadguhu (kehilangannya), fagruhu (kepapaannya), dan fana'uhu(kefanaannya). 
Huruf ya' adalah huruf nisbat. 


Apabila semua sifat itu telah sempurna pada diri seseorang, ia layak untuk menghadap ke hadirat 
Tuhannya. 

Kaum sufi telah menyerahkan kendali mereka pada Allah. Mereka mempersembahkan diri mereka 
di hadapanNya. Mereka tidak mau membela diri karena malu terhadap rububiyah-Nya dan merasa 
cukup dengan sifat gayyum-Nya. Karenanya, Allah memberi mereka sesuatu yang lebih daripada 
apa yang mereka berikan untuk diri mereka sendiri. 

Firman Allah ta'ala yang artinya: ”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, 
niscaya tidak ada seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama- 
lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 

Firman Allah yang artinya, 


(38:46| Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada 
mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. 


(38:47) Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan 
yang paling baik. 


(AS Shaad 381:46-47) 


Kaum Sufi adalah mereka yang telah berma'rifat atau mereka yang telah mencapai muslim yang 
Ihsan (muhsin/muhsinin) atau muslim yuang sholeh (sholihin). Mereka bermagom di sisi Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Azza wa Jalla. Mereka adalah para kekasih Allah (Wali Allah). Tentang derajat/tingkatan para Wali 
Allah telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/2011/09/28/magom-wali-allah/ 

Manusia yang disisi Allah Azza wa Jalla hanylah 4 golongan yakni, para Nabi (Rasulullah yang 
utama), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Tunjukilah kami jalan yang lurus” (@S Al Fatihah (1:6 ).” (yaitu) 
Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (@S Al Fatihah (1:7 ). “Dan 
barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang- 
orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, para syuhada, dan 
orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 69 ). 


Para Wali Allah, mereka saling mengenal sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan sebelumnya 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/saling-mengenal/ 


Jadi sufi adalah shafahu Allah, yakni Allah menyucikannya sehingga ia menjadi seorang sufi. 
Mereka telah disucikanNya sehingga mereka telah berma'rifat atau mereka telah mencapai 
muslim yang Ihsan. Apakah Ihsan ? 


Wp pa KU Up aj Uut dn AS ST Iu SUS Udi In) 6 IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 
Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah berma'rifat 
1. Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 
2. Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Kaum Sufi (shafahu Allah), mereka telah disucikanNya sehingga mereka dapat mencapai muslim 
yang terbaik yakni muslim yang Ihsan, muslim yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati 
(ain bashiroh). 


Manusia terhalang / terhijab melihat Rabb adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan 
bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati. Ketika bintik hitam 
memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata 
hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6359 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Setiap manusia pernah dapat melihat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan fitri (suci) ketika jasmani 
belum dapat digunakan, ketika setelah ditupkan ruhNya atau ketika setelah keberadaan ruhani. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau 
Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (@S- Al A'raf 7:172) 


Penduduk surga, baik mereka yang melalui hisab maupun tanpa dihisab akan dapat melihat Rabb 
karena mereka kembali fitri (suci) atau mereka telah disucikan kembali (telah dibukakan hijab 
pembatas) sehingga tidak lagi terhalang akan dosa. Mereka melihat bagaikan “melihat bulan di 
kala purnama yang tidak ada awan” (HR Muslim 267) yang maknanya melihat jelas tidak terhalang 
atau melihat tanpa kesulitan. Uraian selengkapnya tentang melihat Rabb dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/12/melihat-rabb/ 

Seorang muslim mencapai Ihsan atau menjadi Sufi adalah karena perbuatan Allah Azza wa Jalla 
menyucikannya, jadi tidaklah boleh seorang muslim mengaku-aku sebagai seorang sufi atau 
seorang sholeh atau seorang Wali Allah. 


Hal ini dicontohkan oleh Imam Asy Syafi'i ra ketika beliau ditanya apakah beliau termasuk orang 
sufi. Beliau menjawabnya dengan sikap tawadhu (rendah hati) dengan ungkapan sebagai berikut, 
“Uhibbu asShalihiina wa lastu minhum La'alli an anaala bihim syafa'ah”. Suatu jawaban yang 
harus dipahami dengan balaghoh. 


Uhibbu as Shalihiina - Aku mencintai orang shalih (sufi) 
walastu minhum - Walaupun.. aku tidak seperti mereka 


La'ali an anaala bihim syafa'ah - Beliau berharap / semoga memperoleh Syafa'at Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam (agar termasuk orang yang Sholeh) 


Ini tauladan yang disampaikan Imam Asy Syafi'i ra bahwa kita tidak boleh mengatakan / mengakui 
sebagai saya serupa dengan mereka termasuk orang sholeh, atau saya seorang sholeh atau saya 
seorang sufi atau saya seorang muhsin, karena orang sholeh, orang sufi, orang muhsin adalah 
dinisbatkan kepada perbuatan Allah pada manusia. Bagi kita manusia berharap pertolongan Allah 
dan berupaya untuk mencapainya dengan memperjalankan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla 
mengikuti jalan (tharikat) sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menjalaninya 
dan ulama-ulama yang telah mengikutinya sehingga dikenal adanya tharikat-tharikat mutakbaroh. 


Imam Asy Syafi'i ra juga mencela mereka yang mengaku-aku sufi namun mereka malas, tidak 
mau berusaha, bergantung kepada orang lain, berdzikir saja sampai ada pula yang meninggalkan 
perkara syariat seperti sholat lima waktu. 


Imam As Syafi'i juga menyatakan,”Seorang sufi tidak menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 
perkara, malas, suka makan, suka tidur dan berlebih-lebihan.” (Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al 
Imam Al Baihagi, 2/207)Perkataan Imam As Syafi'i inilah yang disalahgunakan oleh mereka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6360 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Selengkapnya telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/291 
pemutarbalikan-perkataan-ulama/ 


Imam Al Baihagi menjelaskan maksud perkataan Imam As Syafi'i tersebut, "Sesungguhnya yang 
beliau ingin cela adalah siapa dari mereka yang memiliki sifat ini. Adapun siapa yang bersih 
kesufiannya dengan benar-benar tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan adab 
syari'ah dalam muamalahnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah serta mummalah 
mereka dengan manusia dalam pergaulan, maka telah dikisahkan dari beliau (Imam As Syafii) 
bahwa beliau bergaul dengan mereka dan mengambil (ilmu) dari mereka. (Al Managib Al Imam As 
Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207) 


Kemudian Imam Al Baihagi menyebutkan satu riwayat, bahwa Imam As Syafi'i pernah 
mengatakan,”Aku telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, aku tidak 
memperoleh dari mereka kecuali dua perkara ini, "Waktu adalah pedang” dan “Termasuk 
kemaksuman, engkau tidak mampu” (maknanya, sesungguhnya manusia lebih cenderung berbuat 
dosa, namun Allah menghalangi, maka manusia tidak mampu melakukannya, hingga terhindar 
dari maksiat). 


Perkataan Imam As Syafi'i ra yang disampaikan Imam Al Baihagi tersebut sesuai dengan firman 
Allah Azza wa Jalla yang artinya, ”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, 
niscaya tidak ada seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama- 
lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakiNya , Allah menghalanginya dari perbuatan keji 
dan mungkar, menghalanginya dari perbuatan maksiat, menghalanginya dari kesalahan. 


Inilah penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap kaum sufi atau penjagaan terhadap orang-orang 
sholeh atau penjagaan terhadap para Wali Allah. Andaikan mereka membuat kesalahan pun maka 
Allah Azza wa Jalla menyegerakan teguranNya sehingga memberikan kesempatan untuk 
bertaubat tidak mengundurkan teguran menjadi balasan di akhirat kelak karena mengetahui 
kesalahan ketika di akhirat kelak adalah menunjukkan ketidak-dekatan dengan Allah Azza wa 
Jalla 


Berikut contoh pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang sholeh 


Imam asy-Syafi'i berkata: “Saya mengadu kepada Wagi' (guru beliau) buruknya hafalanku, maka 
dia menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah 
cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat”. 


Setelah Imam asy Syafi'i merunut (mencari tahu) kenapa beliau lupa hafalan Al-@ur'an (hafalan 
Al-Gur'innya terbata-bata), ternyata dikarenakan beliau tanpa sengaja melihat betis seorang 
wanita bukan muhrim yang tersingkap oleh angin dalam perjalanan beliau ke tempat gurunya. 


'Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari adh-Dhahak bin Muzahim, bahwasanya dia 
berkata,”Tidak seorangpun yang mempelajari Al-Gur'an kemudian dia lupa, melainkan karena 
dosa yang telah dikerjakannya. Karena Allah berfirman Subhanahu wa Ta'ala : Sikolls3 49 doo 
lud LamS Ll (Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri) -@s asy-Syiira/42 ayat 30- . Sungguh, lupa terhadap Al-Gur'an 
merupakan musibah yang paling besar " |. Fadha'ilul-Our an, karya Ibnu Katsir, hlm. 147) 


Itulah contoh mereka yang disayang oleh Allah ta'ala dan diberi kesempatan untuk menyadari 
kesalahan mereka ketika masih di dunia. 


Oleh karenanya Imam Mazhab yang empat, walaupun mereka tidak maksum tetapi mereka itu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6361 ) 


mahfuzh (dipelihara) dengan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang 
sholeh. Mereka disegerakan teguranNya jika mereka membuat kesalahan dan merekapun segera 
mengetahui kesalahannya dan bertaubat atas kesalahannya. Sungguh merugi ulama yang tidak 
menyadari kesalahan yang telah dilakukannya atau kesalahpahamannya dan ulama seperti itu 
tidak patut diikuti pemahaman dan pendapatnya serta pastilah tidak diakui oleh jumhur ulama 
sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab. 


Dari dahulu sampai sekarang , jumhur ulama telah sepakat bahwa ulama yang berkompetensi 
sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) atau ulama yang terbaik 
memahami Al @ur'an dan As Sunnah serta terbaik memahami perkataan Salafush Sholeh adalah 
para Imam Mazhab yang empat. Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang berempat 
namun pada akhirnya pendapat / pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau tidak 
menyeluruh sehingga kaum muslim mencukupkannya pada Imam Mazhab yang empat. 


Kesimpulannya seorang sufi atau muslim yang telah berma'rifat adalah muslim yang merasa 
diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat melihat Rabb atau muslim yang 
Ihsan maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, Sehingga terwujud 
dalam berakhlakul karimah. Inilah tujuan Rasulullah diutus oleh Allah ta'ala 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Jadi kalau ada yang mengaku-aku telah menjalankan tasawuf atau mengikuti tharikat atau 
mengaku-aku telah berma'rifat namun tidak menjalankan perkara syari'at seperti sholat lima waktu 
maka bisa dipastikan dia telah berdusta atau tharikat yang diikuti adalah tharigat palsu. 


Berkata Imam Abu Yazid al Busthami yang artinya, “Kalau kamu melihat seseorang yang diberi 
keramat sampai ia terbang di udara, jangan kamu tertarik kepadanya, kecuali kalau ia 
melaksanakan suruhan agama dan menghentikan larangan agama dan membayarkan sekalian 
kewajiban syari'at" 


Pendapat syaikh Abu Al Hasan Asy-Syadzili, ” Jika pendapat atau temuanmu bertentangan 
dengan Al-@uran dan Hadits, maka tetaplah berpegang dengan hal-hal yang ada pada Al-Guran 
dan Hadits. Dengan demikian engkau tidak akan menerima resiko dalam penemuanmu, sebab 
dalam masalah seperti itu tidak ada ilham atau musyahadah, kecuali setelah bersesuaian dengan 
Al-Guran dan Hadits". 


Nasihat Imam Syafi'i ra, "Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu figih 
(perkara syariat) dan juga menjalani tasawuf (tharigat, hakikat dan marrifat) , dan janganlah kau 
hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan 
nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, 
maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani 
tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (muslim 
yang ihsan) ? (Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47| 


Nasehat Imam Malik ra, “Dia yang sedang Tasawuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya , 
sementara dia yang belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia . Hanya dia siapa 
memadukan keduanya terjamin benar” 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6362 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0734. Mereka yang tidak patut diikuti pemahamannya 


Nasehat Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari ahli 
bid'ah: juga dari orang yang tidak engkau ketahui catatan pendidikannya (sanad ilmu), serta dari 
orang yang mendustakan perkataan manusia, meskipun dia tidak mendustakan hadits Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam" 


Dalam nasehat Imam Malik ra ada 3 kriteria yang tidak boleh diambil ilmu atau pendapat atau 
pemahamannya yakni : 

1. Ahli bid'ah 

2. Ulama tidak bersanad ilmu (sanad guru) atau ulama tidak bermazhab 

3. Mereka yang mendustakan perkataan ulama 


Ahli bid'ah adalah mereka yang membuat perkara baru atau mengada-ada yang bukan kewajiban 
menjadi kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, tidak diharamkan menjadi haram 
(dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau 
sebaliknya. Selengkapnya telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 


Sebaiknya hindari ulama tidak bersanad ilmu (sanad guru) atau ulama tidak bermazhab. Dengan 
bermazhab artinya mempertahankan rantai sanad ilmu (sanad guru) dari Imam Mazhab. 


Dalam beberapa tulisan berturut-turut, kami telah menghimbau untuk menggigit As Sunnah dan 
sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid) / Imam 
Mazhab dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. Janganlah memahaminya dengan akal pikiran sendiri 
atau mengikut pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid 
Mutlak. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/31/gigitlah-as-sunnah/ . 

Sebaiknya kita mengambil ilmu dari mulut ulama bermazhab dan sholeh. Hal ini telah kami uraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/02/dari-mulut-ulama/ 

Kita sebaiknya menghindari kitab ulama yang belajar sendiri dan tidak bermazhab hal ini telah 


kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/kitab-tidak- 
bermazhab/ 


Sanad ilmu (sanad guru) sama pentingnya dengan sanad hadits. 


Sanad hadits mempertanyakan atau menganalisa dari mana matan/redaksi hadits tersebut 
diperoleh sampai kepada lisannya Rasulullah 


Sedangkan sanad ilmu (sanad guru) mempertanyakan atau menganalisa dari mana penjelasan Al 
Gur'an dan As Sunnah tersebut diperoleh sampai kepada lisannya Rasulullah 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-@ur'an dan Sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi ataupun serangan ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilakukan kaum kafir dan munafik atau tercampurnya dengan hawa nafsu. 
Karena sanad inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6363 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga" 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Hindari mereka yang mendustakan perkataan ulama, apalagi mereka yang mengingkari hadits 


sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak-cukup/ atau uraian pengingkaran terhadap hadits 
lainnya pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/inilahahlussunnahwaljamaah.pdf 


Selain bermunculannya ahli bid'ah, kita juga sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh 
Imam Malik ra di atas, “mendustakan perkataan manusia , meskipun dia tidak mendustakan hadits 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam” dengan adanya fitnah terhadap perkataan ulama. 


Syeikh Al Azhar yang masih mempertahankan Sanad Ilmu, DR. Ahmad At Thayyib 
memperingatkan adanya upaya negatif terhadap buku para ulama dengan adanya permainan 
terhadap buku-buku peninggalan para ulama, dan mencetaknya dengan ada yang dihilangkan 
atau dengan ditambah, yang merusak isi dan menghilangkan tujuannya. Link: http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/27!/ikhtilaf-dalam-persatuan!/ atau sebagaimana contoh 
yang disampaikan dalam tulisan pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/071291 
pemutarbalikan-perkataan-ulama/ 

Begitu juga contoh mereka memutar balikan perkatan al-Imam Abu Hanifah seperti al-Imam Abu 
Hanifah ditanya makna “Istawa”, beliau menjawab: “Barangsiapa berkata: Saya tidak tahu apakah 
Allah berada di langit atau barada di bumi maka ia telah menjadi kafir. Karena perkataan 
semacam itu memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat. Dan barangsiapa berkeyakinan 
bahwa Allah bertempat maka ia adalah seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhuk- 
Nya” (Pernyataan al-Imam Abu Hanifah ini dikutip oleh banyak ulama. Di antaranya oleh al-Imam 
Abu Manshur al-Maturidi dalam Syarh al-Figh al-Akbar, al-Imam al-Izz ibn Abd as-Salam dalam 
Hall ar-Rumuz, al-Imam Tagiyuddin al-Hushni dalam Dafu Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad, 
dan al-Imam Ahmad ar-Rifa'i dalam al-Burhan al-Mu'yyad).. 


Di sini ada pernyataan yang harus kita waspadai, ialah pernyataan Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah. 
Murid Ibn Taimiyah ini banyak membuat kontroversi dan melakukan kedustaan persis seperti 
seperti yang biasa dilakukan gurunya sendiri. Di antaranya, kedustaan yang ia sandarkan kepada 
al-Imam Abu Hanifah. Dalam beberapa bait sya'ir Nuniyyah-nya, Ibn al-Gayyim menuliskan 
sebagai berikut: 


“Demikian telah dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit, juga oleh Al-Imam 
Ya'gub ibn Ibrahim al-Anshari. Adapun lafazh-lafazhnya berasal dari pernyataan Al-Imam Abu 
Hanifah... 


bahwa orang yang tidak mau menetapkan Allah berada di atas arsy-Nya, dan bahwa Dia di atas 
langit serta di atas segala tempat, ... 


Demikian pula orang yang tidak mau mengakui bahwa Allah berada di atas arsy, -di mana perkara 
tersebut tidak tersembunyi dari setiap getaran hati manusia-,... 


Maka itulah orang yang tidak diragukan lagi dan pengkafirannya. Inilah pernyataan yang telah 
disampaikan oleh al-Imam masa sekarang (maksudnya gurunya sendiri: Ibn Taimiyah). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Inilah pernyataan yang telah tertulis dalam kitab al-Figh al-Akbar (karya Al-Imam Abu Hanifah), di 
mana kitab tersebut telah memiliki banyak penjelasannya”. 


Apa yang ditulis oleh Ibn al-Gayyim dalam untaian bait-bait syair di atas tidak lain hanya untuk 
mempropagandakan akidah tasybih yang ia yakininya. Ia sama persis dengan gurunya sendiri, 
memiliki keyakinan bahwa Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy. 


Pernyataan Ibn al-Gayyim bahwa keyakinan tersebut adalah akidah al-Imam Abu Hanifah adalah 
kebohongan belaka. Kita meyakini sepenuhnya bahwa Abu Hanifah adalah seorang ahli tauhid, 
mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk-Nya. 


Bukti kuat untuk itu mari kita lihat karya-karya al-Imam Abu Hanifah sendiri, seperti al-Figh al- 
Akbar, al-Washiyyah, atau lainnya. Dalam karya-karya tersebut terdapat banyak ungkapan beliau 
menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya, Dia tidak membutuhkan 
kepada tempat atau arsy, karena arsy adalah makhluk Allah sendiri. Mustahil Allah membutuhkan 
kepada makhluk-Nya. 


Sesungguhnya memang seorang yang tidak memiliki senjata argumen, ia akan berkata apapun 
untuk menguatkan keyakinan yang ia milikinya, termasuk melakukan kebohongan-kebohongan 
kepada para ulama terkemuka. Inilah tradisi ahli bid'ah, untuk menguatkan bid'ahnya, mereka 
akan berkata: al-Imam Malik berkata demikian, atau al-Imam Abu Hanifah berkata demikian, dan 
seterusnya. Padahal sama sekali perkataan mereka adalah kedustaan belaka. 


Dalam al-Figh al-Akbar, al-Imam Abu Hanifah menuliskan sebagai berikut: 


“Dan sesungguhnya Allah itu satu bukan dari segi hitungan, tapi dari segi bahwa tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada suatu apapun yang meyerupai-Nya. 
Dia bukan benda, dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Dia tidak memiliki batasan (tidak 
memiliki bentuk: artinya bukan benda), Dia tidak memiliki keserupaan, Dia tidak ada yang dapat 
menentang-Nya, Dia tidak ada yang sama dengan-Nya, Dia tidak menyerupai suatu apapun dari 
makhluk-Nya, dan tidak ada suatu apapun dari makhluk-Nya yang menyerupainya” (Lihat al-Figh 
al-Akbar dengan Syarh-nya karya Mulla “Ali al-Gari', h. 30-31). 


Kami (penulis) sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan Arsy, 
sebagaimana sebelum diciptakan langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya. 
Sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Tidak berubah dan tidak pula berpindah. Yang 
berubah dan berpindah adalah ciptaanNya. Setiap yang berpindah , mempunyai bentuk (batas) 
dan hal itulah yang diingkari oleh al-Imam Abu Hanifah sebagai "Dia tidak memiliki batasan" 


Imam Sayfi'i ra mengatakan 
dedi Yg 513 3 ii le LV) JLN dal J3 OS LS Ad II Ai (le yag JKN Gles USA Y, US Il dl 
(24 uP «2 d An) rs sll aa. Pata) soludi SEN ailup 
“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 


Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). 


Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula para 
pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah mereka ? 


Beliau menjawab: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6365 ) 


oa delsy Lae abal y olglay Aalita Blak! Ulir Jang Olly as AI Gaby Ji ot da Anal pal Sain 1 ji ole 
Jas Las Sl ABI day G3 RAN ANJUN ya Read, Randi Jaal Sakadnd ABI ya diler oya JII ego AlI Ol yag dita dal yan 

Lag edan JUS Aa rd S0 IS P3 Ja Kyai Ole illa ya WP pb Keadely Reel oya LS Tale O peoaely O AI 
AI ayal 4 dala elly Oleh DASI Lay al Rebel ya eat JL dil ya Moml (ASI LYI la JI Ur yeni Alor 4 al 
Upin Ah ol Gl UNI ala ja seat Olay ad Al WS tem ya 


Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -semoga Allah meridhoinya dan 
menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, adalah 
sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari segala macam 
ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik itu berupa penetapan 
tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat buruk lainnya, bahkan 
dari segala macam sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. 


Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku sebagai 
pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu 
bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan tuduhan keji 
terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau 
yang menuduh beliau 


Perkataan ulama lain yang sering diputarbalikan maknya contohnya 


Al-Hafizh al-Bayhagi dalam karyanya berjudul al-Asma' Wa ash-Shifat, dengan sanad yang baik 
(jayyid), -sebagaimana penilaian al-Hafizh Ibn Hajar al-Asgalani dalam Fath al-Bari-, meriwayatkan 
dari al-Imam Malik dari jalur Abdullah ibn Wahb, bahwa ia -Abdullah ibn Wahb-, berkata: 


“Suatu ketika kami berada di majelis al-Imam Malik, tiba-tiba seseorang datang menghadap al- 
Imam, seraya berkata: Wahai Abu Abdillah, ar-Rahman “Ala al-arsy Istawa, bagaimanakah Istawa 
Allah?. Abdullah ibn Wahab berkata: Ketika al-Imam Malik mendengar perkataan orang tersebut 
maka beliau menundukan kepala dengan badan bergetar dengan mengeluarkan keringat. Lalu 
beliau mengangkat kepala menjawab perkataan orang itu: “ar-Rahman 'Ala al-arsy Istawa 
sebagaimana Dia mensifati diri-Nya sendiri, tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana, karena 
“bagaimana” (sifat benda) tidak ada bagi-Nya. Engkau ini adalah seorang yang berkeyakinan 
buruk, ahli bid'ah, keluarkan orang ini dari sini”. Lalu kemudian orang tersebut dikeluarkan dari 
majelis al-Imam Malik (Al-Asma' Wa ash-Shifat, h. 408)”. 


Anda perhatikan: Perkataan al-Imam Malik: “Engkau ini adalah seorang yang berkeyakinan buruk, 
ahli bid'ah, keluarkan orang ini dari sini”, hal itu karena orang tersebut mempertanyakan makna 
Istawa dengan kata-kata “Bagaimana?”. Seandainya orang itu hanya bertanya apa makna ayat 
tersebut, sambil tetap meyakini bahwa ayat tersebut tidak boleh diambil makna zhahirnya, maka 
tentu al-Imam Malik tidak membantah dan tidak mengusirnya. 


Adapun riwayat al-Lalika-i dari Ummu Salamah: Umm al-Mu'minin, dan riwayat Rabi'ah ibn Abd ar- 
Rahman (salah seorang guru al-Imam Malik) yang mengatakan: “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf 
Ghairu Ma'gul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah 
sesuatu yang tidak masuk akal)”, yang dimaksud “Ghair Majhul” di sini ialah bahwa penyebutan 
kata tersebut benar adanya di dalam al-@ur'an. Ini dengan dalil riwayat lain dari al-Lalika-i sendiri 
yang mempergunakan kata “al-Istiwa madzkur”, artinya kata Istawa telah benar-benar disebutkan 
dalam al-@uran. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “al-Istiwa Ghair Majhul” 
artinya benar-benar telah diketahui penyebutan kata Istawa tersebut di dalam al-@ur'an. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari sini dapat dipahami bahwa al-Lali'ka'i dan Rabi'ah ibn Abd ar-Rahman mengatakan “al-Istiwa 
Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma'gul”, sama sekali bukan untuk tujuan menetapkan makna 
duduk atau bersemayam bagi Allah. Juga sama sekali bukan untuk menetapkan makna duduk 
atau bersemayam yang Kayfiyyah duduk atau bersemayam-Nya tidak diketahui oleh kita. 


Dalam perkataan al-Lalika-i dan Rabi'ah ibn Abd ar-Rahman terdapat kata “al-Kayf Ghair Ma'gul”, 
ini artinya bahwa Istawa tersebut bukan Kayfiyyah, sebab Kayfiyyah adalah sifat benda. Dengan 
demikian, oleh karena kata Istawa ini bukan Kayfiyyah maka jelas maknanya bukan dalam 
pengertian duduk atau bersemayam. Karena duduk atau bertempat itu hanya berlaku pada 
sesuatu yang memiliki anggota badan, seperti pantat, lutut dan lainnya. Sementara Allah maha 
suci dari pada anggota-anggota badan. 


Mereka sering mengubahnya dengan mengatakan “al-Istiwa Ma'lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”. 
Perkataan semacam ini sama sekali bukan riwayat yang benar berasal dari al-Imam Malik atau 
lainnya. Tujuan mereka mengucapkan kata tesebut tidak lain adalah untuk menetapkan adanya 
Kayfiyyah bagi Istawa Allah, lalu mereka mengatakan Kayfiyyah-Nya tidak diketahui. Karena itu 
mereka seringkali mengatakan: “Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy, tapi cara 
bersemayam-Nya tidak diketahui”. Atau terkadang mereka juga berkata: “Allah duduk di atas arsy, 
tapi cara duduk-Nya tidak diketahui”. jadi, Perkataan mereka “al-Istiwa Ma'lum Wa al-Kayfiyyah 
Majhulah” tidak lain hanyalah untuk mengelabui orang-orang awam bahwa semacam itulah yang 
telah dikatakan dan yang dimaksud oleh Al-Imam Malik. A'udzu Billah. 


Al-Hafizh al-Bayhagi dari jalur Yahya ibn Yahya telah meriwayatkan bahwa ia -Yahya ibn Yahya- 
berkata: Suatu saat ketika kami berada di majelis al-Imam Malik ibn Anas, tiba-tiba datang 
seseorang menghadap beliau, seraya bekata: Wahai Abu Abdlillah, ar-Rahman “Ala al-arsy 
Istawa, bagaimankah Istawa Allah? Lalu al-Imam Malik menundukan kepala hingga badanya 
bergetar dan mengeluarkan keringat. Kemudian beliau berkata: “al-Istiwa' telah jelas - 
penyebutannya dalam al-@uran- (al-Istiwa Ghair Majhul), dan “Bagaimana (sifat benda)” tidak 
logis dinyatakan kepada Allah (al-Kayf Ghair Ma'gul), beriman kepada adanya sifat al-Istiwa 
adalah wajib, dan mempermasalahkan masalah al-Istiwa tersebut adalah perbuatan bid'ah. Dan 
bagiku, engkau tidak lain kecuali seorang ahli bid'ah”. Lalu al-Imam Malik menyuruh murid- 
muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Al-Imam al-Bayhagi berkata: “Selain 
dari al-Imam Malik, pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Rabi'ah ibn Abd ar-Rahman, guru 
dari al-Imam Malik sendiri” (Al-Asma' Wa ash-Shifat, h. 408). 


Dalam mengomentari peristiwa ini, asy-Syaikh Salamah al-Uzami, salah seorang ulama al-Azhar 
terkemuka dalam bidang hadits, dalam karyanya berjudul Furgan al-@uran, mengatakan sebagai 
berikut : “Penilaian al-Imam Malik terhadap orang tersebut sebagai ahli bid'ah tidak lain karena 
kesalahan orang itu mempertanyakan Kayfiyyah Istiwa bagi Allah. Hal ini menunjukan bahwa 
orang tersebut memahami ayat ini secara indrawi dan dalam makna zhahirnya. Tentu makna 
zhahir Istawa adalah duduk bertempat, atau menempelnya suatu benda di atas benda yan lain. 
Makna zhahir inilah yang dipahami oleh orang tersebut, namun ia meragukan tentang Kayfiyyah 
dari sifat duduk tersebut, karena itu ia bertanya kepada al-Imam Malik. Artinya, orang tersebut 
memang sudah menetapkan adanya Kayfiyyah bagi Allah. Ini jelas merupakan keyakinan tasybih 
(penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya), dan karena itu al-Imam Malik meyebut orang ini 
sebagai ahli bid'ah” (Furgan al-@uran Bain Shifat al-Khaliy Wa al-Akwan, h. 22). 


Ada pelajaran penting yang dapat kita tarik dari peristiwa ini. Jika al-lmam Malik sangat marah 
terhadap orang tersebut hanya karena menetapkan adanya Kayfiyyah bagi Allah, hingga 
mengklaimnya sebagai ahli bid'ah, maka tentunya beliau akan lebih marah lagi terhadap mereka 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6367 


yang dengan terang-terangan mengartikan Istawa dengan duduk, bertempat atau bersemayam! 
Dapat kita pastikan seorang yang berpendapat kedua semacam ini akan lebih dimurkai lagi oleh 
al-Imam Malik. 


Hal itu karena mengartikan Istawa dengan duduk atau bersemayam tidak hanya menetapkan 
adanya Kayfiyyah bagi Allah, tapi jelas merupakan penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya. 


Dan sesungguhnya sangat tidak mungkin seorang alim sekaliber al-Imam Malik berkeyakinan 
bahwa Allah memiliki tempat dan arah. Al-Imam Malik adalah Imam kota Madinah (Imam Dar al- 
Hijrah), ahli hadits terkemuka, perintis figih madzhab Maliki, sudah barang tentu beliau adalah 
seorang ahli tauhid, berkeyakinan tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk-Nya. Tentang 
kesucian tauhid al-Imam Malik ibn Anas, al-Imam al-'Allamah al-Gadli Nashiruddin ibn al-Munayyir 
al-Maliki, salah seorang ulama terkemuka sekitar abad tujuh hijriyah, dalam karyanya berjudul al- 
Mugtafa Fi Syaraf al-Musthafa telah menuliskan pernyataan al-Imam Malik bahwa Allah ada tanpa 
tempat dan tanpa arah. Dalam karyanya tersebut, al-Imam Ibn al-Munayyir mengutip sebuah 
hadits, riwayat al-Imam Malik bahwa Rasulullah bersabda: “La Tufadl-dliluni “Ala Yunus Ibn 
Matta” (Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas nabi Yunus ibn Matta). 


Dalam penjelasan hadits ini al-Imam Malik berkata bahwa Rasulullah secara khusus menyebut 
nabi Yunus dalam hadits ini, tidak menyebut nabi lainya, adalah untuk memberikan pemahaman 
akidah tanzih, -bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah-. Hal ini karena Rasulullah diangkat 
ke atas ke arah arsy -ketika peristiwa Mi'raj-, sementara nabi Yunus dibawa ke bawah hingga ke 
dasar lautan yang sangat dalam -ketika beliau ditelan oleh ikan besar-, dan kedua arah tersebut, 
baik arah atas maupun arah bawah, keduanya bagi Allah sama saja. Artinya satu dari lainnya tidak 
lebih dekat kepada-Nya, karena Allah ada tanpa tempat. Karena seandainya kemuliaan itu diraih 
karena berada di arah atas, maka tentu Rasulullah tidak akan mengatakan “Janganlah kalian 
melebih-lebihkan aku di atas nabi Yunus ibn Matta”. 


Dengan demikian, hadits ini oleh al-Imam Malik dijadikan salah satu dalil bahwa Allah ada tanpa 
tempat dan tanpa arah (Lihat penjelasan ini dalam al-Mugtafa Fi syaraf al-Mustahafa. Perkataan 
Al-Imam Malik ini juga dikutip oleh Al-Imam Tagiyyuddin as-Subki dalam karya bantahannya atas 
Ibn al-Gayyim al-Jaiziyyah (murid Ibn Taimiyah): yang berjudul as-Saif ash-Shagil Fi ar-Radd “Ala 
ibn Zafil. Demikian pula perkataan Al-Imam Malik ini dikutip oleh Al-Imam Muhammad Murtadia 
az-Zabidi dalam karyanya Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarah Ihya “Ulumiddin). 


Adapun riwayat yang dikemukan oleh Suraij ibn an-Nu'man dari Abdullah ibn Nafi' dari al-Imam 
Malik, bahwa ia -al-Imam Malik- berkata: “Allah berada di langit, dan ilmu-Nya di semua tempat”, 
adalah riwayat yang sama sekali tidak benar (Ghair Tsabit). Abdullah ibn Nafi' dinilai oleh para ahli 
hadits sebagai seorang yang dla'if. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata: “Abdullah ibn Nafi' ash- 
Sha'igh bukan seorang ahli hadits, ia adalah seorang yang dla'if”. Al-Imam Ibn Adi berkata: “Dia - 
Abdullah ibn Nafi” banyak meriwayatkan ghara-ib (riwayat-riwayat asing) dari al-Imam Malik”. Ibn 
Farhun berkata: “Dia -Abdullah ibn Nafi'- adalah seorang yang tidak membaca dan tidak 
menulis” (Lihat biografi Abdullah ibn Nafi' dan Suraij ibn an-Nu'man dalam kitab-kitab adl-Dlu'afa', 
seperti Kitab ald-Dlu'afa karya an-Nasa-i dan lainnya). 


Dengan demikian pernyataan yang dinisbatkan kepada al-Imam Malik di atas adalah riwayat yang 
sama sekali tidak benar. Dan kata-kata tersebut yang sering kali dikutip oleh kaum Musyabbihah 
dan dinisbatkan kepada al-Imam Malik tidak lain hanyalah kedustaan belaka. 


Jadi kita harus bisa bedakan kapan para Salafush Sholeh, para Imam Mazhab, para pengikut 
Imam Mazhab, para Habib, para Sayyid sedang menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6368 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah atau kapan mereka tidak mengucapkannya kecuali “ala sabilil hikayah atau menetapkan 
lafazhnya (itersebutatul lafzhi) saja: yaitu hanya mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh 
al @uran, “Ar-Rahmanu alal arsy istawa” atau “A'amintum man fis sama”. Tidak lebih dari itu. 
Namun mereka para pengikut Ibnu Taimiyyah sebagaimana ulama Ibnu Taimiyyah memaknainya 
dengan menterjemahkan secara harfiah bahwa Allah ta'ala bertempat di atas Arsy atau bertempat 
di (atas) langit. 

Allah Azza wa Jalla adalah dekat. Dia dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Tidak ada 
bagiNya, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Mustahil sesuatu membatasiNya. 


Ingatlah jika mengetahui/menyadari kesalahan/kesalahpahaman atau mengikuti kesalahpahaman 
ulama ketika di akhirat nanti merupakan tanda ketidak-dekatan dengan Allah Azza wa Jalla dan 
penyesalan yang tidak berguna 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali” (AS al Bagarah (2): 166). “Dan berkatalah orang-orang yang 
mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, 
sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka 
amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari 
api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167). 


Indikator seseorang dekat dengan Allah ta'ala adalah berakhlakul kharimah. Jika pembawaannya 
suka membenci, mencela, menghujat, memperolok-olok atau perbuatan yang memperturutkan 
hawa nafsu lainnya terhadap saudara muslim lainnya maka jelaslah sedang dalam kesesatan. 


“ 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah..” (AS Shaad (381:26 ) 


Orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla paling keras permusuhannya terhadap 
orang yang telah bersyahadat adalah orang-orang yang tidak bersyahadat yakni kaum Yahudi dan 
orang-orang musyrik. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik” (AS Al Maaidah (51: 82 ). 


Jika telah bersyahadat namun mempunyai rasa permusuhan kepada sesama muslim, boleh jadi 
telah menjadi orang musyrik atau terjerumus ke dalam kekufuran 


Sebagaimana peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina 
Ali ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Oleh karenanya agar tidak terjerumus ke dalam kekufuran , dalam memahami ayat-ayat 
mutasyabihat tentang sifat Allah, sebaiknyalah kita memperhatikan batas-batas yang disampaikan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6369 


oleh para ulama terdahulu seperti Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam 
“Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn “Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki 
makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa 
memahami kata wajh Allah, yad , ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui 
(wajah Allah, tangan, mata, bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


Note/tulisan kali ini terinspirasi dari : 


1. http://forumaswajaindonesia.wordpress.com/2011/03/20/tauhid-imam-abu-hanifah/ 
2. http://forumaswajaindonesia.wordpress.com/2011/03/20/agidah-imam-malik-ibn-annas/ 


0735. Ada Apa Dengan Bid'ah ? 


Halal dina UN pg Liku (jalan padi 3 plus ON Spa IG dg Eko) Aan "ap Ai ML PPG ama 
| AAA LA pg di Ola PA pa Ae ep AN AT Ja Kama 

A. Pengertian Bid'ah 
292 6 Pa AN GAN): dika da ab Je wa Lt 


Bid'ah dalam pengertian bahasa adalah : “Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya”. 
(Fath al-Bari 6/292). 


Seorang ahli bahasa terkemuka, Ar-Raghib al-Ashfahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Alfazh al- 
Guran, menuliskan sebagai berikut: 
Gay OKU YO Yg BL Yg Sie aka 2 Sa yh JUS II 13 Jail 5 sel alis Sip Kato sa) ALI 
ga :, Pn JM gai aa JW 11733 AI (2, Aa aa ag 2 2 ani ATA aa, Ad Y ws. 
Hana JD AA Gn Ag We SA 3 LE Ah Ld yakala JAN Hata daan Legi ta 2d Ong 
—a Lah Lean 2) Jan Garin pd Lean 
“Kata Ibda' artinya merintis sebuah kreasi baru tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu 
sebelumnya. Kata Ibda' jika digunakan pada hak Allah, maka maknanya adalah penciptaan 
terhadap sesuatu tanpa alat, tanpa bahan, tanpa masa dan tanpa tempat. Kata Ibda' dalam 
makna ini hanya berlaku bagi Allah saja. Kata al-Badi' digunakan untuk al-Mubdi' (artinya yang 
merintis sesuatu yang baru). Seperti dalam firman (Badi' as-Samawat Wa al-Ardi), artinya: “Allah 
Pencipta langit dan bumi...”. Kata al-Badi' juga digunakan untuk al-Mubda' (artinya sesuatu yang 
dirintis). Seperti kata Rakwah Badi', artinya: “Bejana air yang unik (dengan model baru)”. 


Demikian juga kata al-Bid'u digunakan untuk pengertian al-Mubdi' dan al-Mubda', artinya berlaku 
untuk makna Fa'il (pelaku) dan berlaku untuk makna Maful (obyek). Firman Allah dalam AS. al- 
Ahgaf: 9 (Aul Ma Kuntu Bid'an Min ar-Rusul), menurut satu pendapat maknanya adalah: “Katakan 
Wahai Muhammad, Aku bukan Rasul pertama yang belum pernah didahului oleh rasul sebelumku” 
(artinya penggunaan dalam makna Maf'ul)”, menurut pendapat lain makna ayat tersebut adalah: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6370 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Katakan wahai Muhammad, Aku bukanlah orang yang pertama kali menyampaikan apa yang aku 
katakan” (artinya penggunaan dalam makna Fa'il)” (Mu'jam Mufradat Alfazh al-@uran, h. 36). 


Dalam pengertian syari'at, bid'ah adalah: 

2 SN) Oa al ad sa date, 
Sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam al-@ur'an 
maupun dalam hadits”. (Sharih al-Bayan, 1/278) 


Seorang ulama bahasa terkemuka, Abu Bakar Ibn al-'Arabi menuliskan sebagai berikut: 
3 an He Hong URL aya al Lali hegasaa 9 Gooban Lean BA ai mada daan 3 Kel eng) 
IKAN II G3 L. 
Perkara yang baru (Bid'ah atau Muhdats) tidak pasti tercela hanya karena secara bahasa disebut 
Bid'ah atau Muhdats, atau dalam pengertian keduanya. Melainkan Bid'ah yang tercela itu adalah 


perkara baru yang menyalahi sunnah, dan Muhdats yang tercela itu adalah perkara baru yang 
mengajak kepada kesesatan 


B. Macam-Macam Bid'ah 


Bid'ah terbagi menjadi dua bagian : 
1. Pertama : Bid'ah Dlalalah. Disebut pula dengan Bid'ah Sayyi-ah atau Sunnah Sayyi-ah. 
Yaitu perkara baru yang menyalahi al-Guran dan as-Sunnah. 
2. Kedua: Bid'ah Huda atau disebut juga dengan Bid'ah Hasanah atau Sunnah Hasanah. Yaitu 
perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan al-Guran dan as-Sunnah. 


Al-Imam asy-Syafi'i berkata : 
3. 8 -— yaa 4-0 . #8 .9 o sz o #91 Oo 8. £ 2.8 8 o - Pa Ig aa 0. 018 o- £ ..90 Lo 
KAN NAN Len oadgh 4 Lelah GOA GI kaan Al GLS Cielbng We Gatel Lag Kadal 3 og oya ya weehomadi 2 
LAB Lila "AS 3 (ita! BIN ly) Kayatka ap Kiloan alay AA iya dont Aa Sila Y pdl ga Wat UG 


“Perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama: Perkara baru yang menyalahi al- 
Guran, Sunnah, Ijma' atau menyalahi Atsar (sesuatu yang dilakukan atau dikatakan sahabat 
tanpa ada di antara mereka yang mengingkarinya), perkara baru semacam ini adalah bid'ah yang 
sesat. Kedua: Perkara baru yang baru yang baik dan tidak menyalahi al-Gur'an, Sunnah, maupun 
lima', maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela”. (Diriwayatkan oleh al-Baihagi dengan 
sanad yang Shahih dalam kitab Managib asy-Syafi'i) (Managib asy-Syafi'i, 1/469). 

Dalam riwayat lain al-Imam asy-Syafi'i berkata: 


apada PN EA an sena Na Lan ae al Lali go APA TO AN AA, 
“Bid'ah ada dua macam: Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan 
Sunnah adalah bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi Sunnah adalah bid'ah tercela”. 
(Dituturkan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari 20/330). 


Pembagian bid'ah menjadi dua oleh Imam Syafi'i ini disepakati oleh para ulama setelahnya dari 
seluruh kalangan ahli fikih empat madzhab, para ahli hadits, dan para ulama dari berbagai disiplin 
ilmu. Di antara mereka adalah para ulama terkemuka, seperti al-lzz ibn Abd as-Salam, an- 
Nawawi, Ibn “Arafah, al-Haththab al-Maliki, Ibn “Abidin dan lain-lain. Dari kalangan ahli hadits di 
antaranya Ibn al-'Arabi al-Maliki, Ibn al-Atsir, al-Hafizh Ibn Hajar, al-Hafzih as-Sakhawi, al-Hafzih 
as-Suyuthi dan lain-lain. Termasuk dari kalangan ahli bahasa sendiri, seperti al-Fayyumi, al- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6371 


Fairuzabadi, az-Zabidi dan lainnya. 


Dengan demikian bid'ah dalam istilah syara terbagi menjadi dua: Bid'ah Mahmudah (bid'ah 
terpuji) dan Bid'ah Madzmumah (bid'ah tercela). Pembagian bid'ah menjadi dua bagian ini dapat 
dipahami dari hadits “Aisyah, bahwa ia berkata: Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam bersabda: 


lunag Gel ola) 3 aa al Ida Vai dea at 
“Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syari'at ini yang tidak sesuai dengannya, 
maka ia tertolak”. (HR. al-Bukhari: 2499 (9/201) dan Muslim : 3242 (9/118)) 


Dapat dipahami dari sabda Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam: “Ma Laisa Minhu”, artinya 
“Yang tidak sesuai dengannya”, bahwa perkara baru yang tertolak adalah yang bertentangan dan 
menyalahi syari'at. Adapun perkara baru yang tidak bertentangan dan tidak menyalahi syari'at 
maka ia tidak tertolak. 


Bid'ah dilihat dari segi wilayahnya terbagi menjadi dua bagian: Bid'ah dalam pokok-pokok agama 
(Ushuluddin) dan bid'ah dalam cabang-cabang agama, yaitu bid'ah dalam Furu', atau dapat kita 
sebut Bid'ah “Amaliyyah. Bid'ah dalam pokok-pokok agama (Ushuluddin) adalah perkara-perkara 
baru dalam masalah akidah yang menyalahi akidah Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam dan 
para sahabatnya. 


C. Dalil-Dalil Bid'ah Hasanah 


Al-Muhadiits al-'Allamah as-Sayyid “Abdullah ibn ash-Shiddig al-Ghumari al-Hasani dalam kitab 
Itgan ash-Shun'ah Fi Tahgig Ma'na al-Bid'ah, menuliskan bahwa di antara dalil-dalil yang 
menunjukkan adanya bid'ah hasanah adalah sebagai berikut (Lihat Itgan ash-Shun'ah, h. 17-28): 


1. Firman Allah dalam @S. al-Hadid: 27: 
DT sapa) AI Opa) Sal Ul male WS UU Sad Klan 3 Tera yA al Galuh cas Say 


“Dan Kami (Allah) jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya (Nabi 'Isa) rasa santun 
dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak 
mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk 
mencari keridhaan Allah” (@.S. al-Hadid: 27) 


Ayat ini adalah dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Dalam ayat ini Allah memuji ummat Nabi 
Isa terdahulu, mereka adalah orang-orang muslim dan orang-orang mukmin berkeyakinan 
akan kerasulan Nabi Isa dan bahwa berkeyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. 
Allah memuji mereka karena mereka kaum yang santun dan penuh kasih sayang, juga karena 
mereka merintis rahbaniyyah. Praktek Rahbaniyyah adalah perbuatan menjauhi syahwat 
duniawi, hingga mereka meninggalkan nikah, karena ingin berkonsentrasi dalam beribadah 
kepada Allah. 


Dalam ayat di atas Allah mengatakan : 

“ale Lntiss TA 
artinya: “Kami (Allah) tidak mewajibkan Rahbaniyyah tersebut atas mereka, melainkan mereka 
sendiri yang membuat dan merintis Rahbaniyyah itu untuk tujuan mendekatkan diri kepada 
Allah”. dalam ayat ini Allah memuji mereka, karena mereka merintis perkara baru yang tidak 
ada nash-nya dalam Injil, juga tidak diwajibkan bahkan tidak sama sekali tidak pernah 


dinyatakan oleh Nabi “Isa al-Masih kepada mereka. Melainkan mereka yang ingin berupaya 
semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, dan berkonsentrasi penuh untuk beribadah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6372 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada-Nya dengan tidak menyibukkan diri dengan menikah, menafkahi isteri dan keluarga. 
Mereka membangun rumah-rumah kecil dan sederhana dari tanah atau semacamnya di 
tempat-tempat sepi dan jauh dari orang untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah. 


2. Hadits sahabat Jarir ibn Abdillah al-Bajali, bahwa ia berkata: Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa 
Sallam bersabda: 


Bea IKU sena, Cash Art Uya Kaka Ol pb ya ank Lag Jae oya pel Urgpr Ada Aina Ri pOLAYI Ba 
kan la) pall oa yak Ol ah oa td Ga La ag ce aya Wang Ale DI” Tt Ra 

“Barang siapa merintis (memulai) dalam agama Islam sunnah (perbuatan) yang baik maka 
baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang melakukannya 
(mengikutinya) setelahnya, tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa 
merintis dalam Islam sunnah yang buruk maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut, dan 


dosa dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya tanpa berkurang dari dosa- 
dosa mereka sedikitpun”. (HR. Muslim: 1691 (5/1981) 


Dalam hadits ini dengan sangat jelas Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam mengatakan: 
“Barangsiapa merintis sunnah hasanah...”. Pernyataan Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam 
ini harus dibedakan dengan pengertian anjuran beliau untuk berpegangteguh dengan sunnah 
(at-Tamassuk Bis-Sunnah) atau pengertian menghidupkan sunnah yang ditinggalkan orang 
(Ihya' as-Sunnah). Karena tentang perintah untuk berpegangteguh dengan sunnah atau 
menghidupkan sunnah ada hadits-hadits tersendiri yang menjelaskan tentang itu. Sedangkan 
hadits riwayat Imam Muslim ini berbicara tentang merintis sesuatu yang baru yang baik yang 
belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena secara bahasa makna “sanna” tidak lain adalah 
merintis perkara baru, bukan menghidupkan perkara yang sudah ada atau berpegang teguh 
dengannya. 


3. Hadits “Aisyah, bahwa ia berkata: Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam bersabda: 
Humag Gel ola) - Pr ua Kun Ida ut Kant yag 


“Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syari'at ini yang tidak sesuai 
dengannya, maka ia tertolak”. (HR. al-Bukhari: 2499 (9/201) dan Muslim : 3242 (9/118)) 


Hadits ini dengan sangat jelas menunjukkan tentang adanya bid'ah hasanah. Karena 
seandainya semua bid'ah pasti sesat tanpa terkecuali, niscaya Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa 
Sallam akan mengatakan “Barangsiapa merintis hal baru dalam agama kita ini apapun itu, 
maka pasti tertolak”. Namun Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam mengatakan, sebagaimana 
hadits di atas: 


Barangsiapa merintis hal baru dalam agama kita ini yang tidak sesuai dengannya, artinya yang 
bertentangan dengannya, maka perkara tersebut pasti tertolak”. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkara yang baru itu ada dua bagian: Pertama, yang 
tidak termasuk dalam ajaran agama, karena menyalahi kaedah-kaedah dan dalil-dalil syara', 
perkara baru semacam ini digolongkan sebagai bid'ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang 
sesuai dengan kaedah dan dalil-dalil syara', perkara baru semacam ini digolongkan sebagai 
perkara baru yang dibenarkan dan diterima, ialah yang disebut dengan bid'ah hasanah. 

4. Dalam sebuah hadits shahih riwayat al-Imam al-Bukhari : 


1871 (71135) dalam kitab Shahih-nya disebutkan bahwa sahabat “Umar ibn al-Khaththab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6373 


secara tegas mengatakan tentang adanya bid'ah hasanah. lalah bahwa beliau menamakan 
shalat berjama'ah dalam shalat tarawih di bulan Ramadlan sebagai bid'ah hasanah. Beliau 
memuji praktek shalat tarawih berjama'ah ini, dan mengatakan: 


“aja sad 3. 
Artinya, sebaik-baiknya bid'ah adalah shalat tarawih dengan berjama'ah. 
5. Kemudian dalam hadits Shahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim : 
2029- 203016/121) disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar ini menambah kalimat- 
kalimat dalam bacaan talbiyah terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallahu 
“Alaihi Wa Sallam. Tambahan Abdullah bin Umar dalam talbiyah adalah: 
ai SI) LEG ah Gd AJI alan SI mall SL 
6. Dalam hadits riwayat Abu Dawud : 


826 (3/156) disebutkan bahwa “Abdullah ibn “Umar ibn al-Khaththab menambahkan kalimat 
Tasyahhud terhadap kalimat-kalimat Tasyahhud yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallahu 
“Alaihi Wa Sallam. Dalam Tasayahhud-nya “Abdullah ibn “Umar mengatakan: 


Sa AN ay INA 
Tentang kaliamat tambahan dalam Tasyahhud-nya ini, "Abdullah ibn “Umar berkata: 
B1 Baja Wae Lesi Sha”, 
artinya: “Saya sendiri yang menambahkannya dengan kalimat “Wahdahu La Syarika Lah”. 
1. “Abdullah ibn “Umar menganggap bahwa shalat Dluha sebagai bid'ah, karena Rasulullah 
Shallahu “Alaihi Wa Sallam tidak pernah melakukannya. Tentang shalat Dluha ini beliau berkata: 
TP Alah) yasin Gr Sar 0135) rain ge ad 3g dana Lk 


“Sesungguhnya shalat Dluha itu perkara baru, dan hal itu merupakan salah satu perkara 
terbaik dari apa yang mereka rintis”. (HR. Sa'id ibn Manshur dengan sanad yang Shahih). 
Dalam riwayat lain, tentang shalat Dluha ini sahabat “Abdullah ibn “Umar mengatakan: 


4-0 10 - Ao 
aed Gl gal ola) Asad! Guan 4 Asa 


“Shalat Dluha adalah bid'ah, dan ia adalah sebaik-baiknya bid'ah”. (HR. Ibn Abi Syaibah: 
(2/296) dan Ath Thabrani : 13387 dalam al-Mu'jjam al-Kabir 11/54). Riwayat-riwayat ini 
dituturkan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari (4/173| dengan sanad yang shahih. 

8. Dalam sebuah hadits shahih, al-Imam al-Bukhari: 


151 (31277) meriwayatkan dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi', bahwa ia (Rifa'ah ibn Rafi”) berkata: 
“Suatu hari kami shalat berjama'ah di belakang Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam. Ketika 
beliau mengangkat kepala setelah ruku', beliau membaca: “Sami'allahu Lima Hamidah”. Tiba- 
tiba salah seorang makmum berkata: 


nb SL UN 
Setelah selesai shalat, Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam bertanya: “Siapakah tadi yang 


mengatakan kalimat-kalimat itu?”. Orang yang yang dimaksud menjawab: “Saya Wahai 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam...” Lalu Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam berkata: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6374 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


IPA pai Wen KL PE Ka ol, 
“Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama 
mencatatnya”. 


Al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari, mengatakan: “Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan 
akan kebolehan menyusun bacaan dzikir di dalam shalat yang tidak ma'tsur, selama dzikir 
tersebut tidak menyalahi yang ma'tsur” (Fath al-Bari 2/ 287). 


D. Beberapa Contoh Bid'ah Hasanah Dan Bid'ah Sayyi-ah 
Berikut ini beberapa contoh Bid'ah Hasanah, di antaranya : 
1. Shalat Sunnah dua raka'at sebelum dibunuh. 


Orang yang pertama kali melakukannya adalah Khubaib ibn “Adiyy al-Anshari: salah seorang 
sahabat Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam. Tentang ini Abu Hurairah berkata: 


» 0-0 90... @ Ba 0.0 0 BgA 08 . 


“Khubaib adalah orang yang pertama kali merintis shalat ketika akan dibunuh”. (HR. al-Bukhari 
dalam kitab al-Maghazi, Ibn Abi Syaibah : 133 (8/340| dalam kitab al-Mushannaf) 


Lihatlah, bagaimana sahabat Abu Hurairah menggunakan kata “Sanna” untuk menunjukkan 
makna “merintis”, membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Jelas, makna 
“sanna” di sini bukan dalam pengertian berpegang teguh dengan sunnah, juga bukan dalam 
pengertian menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan orang. Salah seorang dari kalangan 
tabi'in ternama, yaitu al-Imam Ibn Sirin, pernah ditanya tentang shalat dua raka'at ketika 
seorang akan dibunuh, beliau menjawab: 


“Dua raka'at shalat sunnah tersebut tersebut pernah dilakukan oleh Khubaib dan Hujr bin 


Adiyy, dan kedua orang ini adalah orang-orang (sahabat Nabi) yang mulia”. Diriwayatkan oleh 
Ibn Abd al-Barr dalam kitab al-lsti'ab) (al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ash-hab 1/ 358) 


2. Penambahan Adzan Pertama sebelum shalat Jum'at oleh sahabat Utsman bin “Affan. (HR. al- 
Bukhari dalam Kitab Shahih al-Bukhari pada bagian Kitab al-Jum'ah). 


3. Pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-@ur'an oleh Yahya ibn Ya'mur. 


Beliau adalah salah seorang tabi'in yang mulia dan agung. Beliau seorang yang alim dan 
bertagwa. Perbuatan beliau ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli hadits dan 
lainnya. Mereka semua menganggap baik pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-@ur'an 
tersebut. Padahal ketika Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam mendiktekan bacaan-bacaan 
al-@uran tersebut kepada para penulis wahyu, mereka semua menuliskannya dengan tanpa 
titik-titik sedikitpun pada huruf-hurufnya. 


Demikian pula di masa Khalifah “Utsman ibn “Affan, beliau menyalin dan menggandakan mush- 
haf menjadi lima atau enam naskah, pada setiap salinan mush-haf-mush-haf tersebut tidak ada 
satu-pun yang dibuatkan titik-titik pada sebagian huruf-hurufnya. Namun demikian, sejak 
setelah pemberian titik-titik oleh Yahya bin Ya'mur tersebut kemudian semua umat Islam 
hingga kini selalu memakai titik dalam penulisan huruf-huruf al-@uran. Apakah mungkin hal ini 
dikatakan sebagai bid'ah sesat dengan alasan Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam tidak 
pernah melakukannya?! Jika demikian halnya maka hendaklah mereka meninggalkan mush- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6375 ) 


haf-mush-haf tersebut dan menghilangkan titik-titiknya seperti pada masa “Utsman. 


Abu Bakar ibn Abu Dawud, putra dari Imam Abu Dawud penulis kitab Sunan, dalam kitabnya 
al-Mashahif berkata: “Orang yang pertama kali membuat titik-titik dalam Mushhaf adalah 
Yahya bin Ya'mur”. Yahya bin Ya'mur adalah salah seorang ulama tabi'in yang meriwayatkan 
(hadits) dari sahabat “Abdullah ibn “Umar dan lainnya. Demikian pula penulisan nama-nama 
surat di permulaan setiap surat al-Guran, pemberian lingkaran di akhir setiap ayat, penulisan 
juz di setiap permulaan juz, juga penulisan hizb, Nishf (pertengahan Juz), Rubu' (setiap 
seperempat juz) dalam setiap juz dan semacamnya, semua itu tidak pernah dilakukan oleh 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam dan para sahabatnya. Apakah dengan alasan semacam 
ini kemudian semua itu adalah bid'ah yang diharamkan ?! 


4. Pembuatan Mihrab dalam majid sebagai tempat shalat Imam. 


Orang yang pertama kali membuat Mihrab semacam ini adalah al-Khalifah ar-Rasyid “Umar ibn 
Abd al-'Aziz di Masjid Nabawi. Perbuatan al-Khalifah ar-Rasyid ini kemudian diikuti oleh 
kebanyakan ummat Islam di seluruh dunia ketika mereka membangun masjid. Siapa berani 
mengatakan bahwa itu adalah bid'ah sesat, sementara hampir seluruh masjid di zaman 
sekarang memiliki mihrab?! Siapa yang tidak mengenal Khalifah “Umar ibn “Abd al-'Aziz 
sebagai al-Khalifah ar-Rasyid ?! 


5. Peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. 


Sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafizh Ibn Dihyah (abad 7 H), al-Hafizh al-'Iragi (W 806 H), 
al-Hafizh Ibn Hajar al-Asgalani (W 852 H), al-Hafizh as-Suyuthi (W 911 H), al-Hafizh as- 
Sakhawi (W 902 H), Syekh Ibn Hajar al-Haitami (W 974 H), al-Imam Nawawi (W 676 H), al- 
Imam al-1zz ibn 'Abd as-Salam (W 660 H), Mantan Mufti Mesir, Syekh Muhammad Bakhit al- 
Muthi'i (W 1354 H), mantan Mufti Bairut Lebanon Syekh Mushthafa Naja (W 1351 H) dan 
masih banyak lagi para ulama terkemuka lainnya. 


6. Membaca shalawat atas Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam setelah adzan adalah bid'ah 
hasanah. 


Sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab Musamarah al-Awa-il, al-Hafizh 
as-Sakhawi dalam kitab al-Gaul al-Badi', al-Haththab al-Maliki dalam kitab Mawahib al-Jalil, 
dan para ulama besar lainnya. 


7. Menulis kalimat “Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam” setelah menulis nama Rasulullah Shallahu 
“Alaihi Wa Sallam termasuk bid'ah hasanah. 


Karena Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada 
para raja dan para penguasa di masa beliau hidup tidak pernah menulis kalimat shalawat 
semacam itu. Dalam surat-suratnya, Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam hanya menuliskan: 
“Min Muhammad Rasulillah Ila Fulan...”, artinya: “Dari Muhammad Rasulullah Shallahu “Alaihi 
Wa Sallam kepada Si Fulan...”. 


8. Beberapa Tarekat yang dirintis oleh para wali Allah dan orang-orang saleh. 


Seperti tarekat ar-Rifa'iyyah, al-Gadiriyyah, an-Nagsyabandiyyah dan lainnya yang 
kesemuanya berjumlah sekitar 40 tarekat. Pada asalnya, tarekat-tarekat ini adalah bid'ah 
hasanah, namun kemudian sebagian pengikut beberapa tarekat ada yang menyimpang dari 
ajaran dasarnya. Namun demikian hal ini tidak lantas menodai tarekat pada peletakan atau 
tujuan awalnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6376 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berikut ini beberapa contoh Bid'ah Sayyi'ah, di antaranya sebagai berikut : 
1. Bid'ah-bid'ah dalam masalah pokok-pokok agama (Ushuluddin), di antaranya seperti: 


a. Bid'ah Pengingkaran terhadap ketentuan (Gadar) Allah. Yaitu keyakinan sesat yang 
mengatakan bahwa Allah tidak mentagdirkan dan tidak menciptakan suatu apapun dari segala 
perbuatan ikhtiar hamba. Seluruh perbuatan manusia, -menurut keyakinan ini-, terjadi dengan 
penciptaan manusia itu sendiri. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah tidak menciptakan 
keburukan. Menurut mereka, Allah hanya menciptakan kebaikan saja, sedangkan keburukan 
yang menciptakannya adalah hamba sendiri. Mereka juga berkeyakinan bahwa pelaku dosa 
besar bukan seorang mukmin, dan juga bukan seorang kafir, melainkan berada pada posisi di 
antara dua posisi tersebut, tidak mukmin dan tidak kafir. Mereka juga mengingkari syafa'at 
Nabi. Golongan yang berkeyakinan seperti ini dinamakan dengan kaum @adariyyah. Orang 
yang pertama kali mengingkari Gadar Allah adalah Ma'bad al-Juhani di Bashrah, sebagaimana 
hal ini telah diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Yahya ibn Ya'mur. 


b. Bid'ah Jahmiyyah. Kaum Jahmiyyah juga dikenal dengan sebutan Jabriyyah, mereka adalah 
pengikut Jahm ibn Shafwan. Mereka berkeyakinan bahwa seorang hamba itu majbur 
(dipaksa): artinya setiap hamba tidak memiliki kehendak sama sekali ketika melakukan segala 
perbuatannya. Menurut mereka, manusia bagaikan sehelai bulu atau kapas yang terbang di 
udara sesuai arah angin, ke arah kanan dan ke arah kiri, ke arah manapun, ia sama sekali 
tidak memiliki ikhtiar dan kehendak. 


c. Bid'ah kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa 
besar. 


d. Bid'ah sesat yang mengharamkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul dengan para 
nabi atau dengan orang-orang saleh setelah para nabi atau orang-orang saleh tersebut 
meninggal. Atau pengkafiran terhadap orang yang tawassul dengan para nabi atau orang- 
orang saleh di masa hidup mereka namun orang yang bertawassul ini tidak berada di hadapan 
mereka. Orang yang pertama kali memunculkan bid'ah sesat ini adalah Ahmad ibn “Abd al- 
Halim ibn Taimiyah al-Harrani (W 728 H), yang kemudian diambil oleh Muhammad ibn “Abd al- 
Wahhab dan para pengikutnya yang dikenal dengan kelompok Wahhabiyyah. 


2. Bid'ah-bid'ah 'Amaliyyah yang buruk. 


Contohnya menulis huruf (Lb) atau (szLo) sebagai singkatan dari “Shallallahu “Alaihi Wa 
Sallam” setelah menuliskan nama Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam. Termasuk dalam 
bahasa Indonesia menjadi “SAW”. Para ahli hadits telah menegaskan dalam kitab-kitab 
Mushthalah al-Hadits bahwa menuliskan huruf “shad” saja setelah penulisan nama Rasulullah 
Shallahu “Alaihi Wa Sallam adalah makruh. Artinya meskipun ini bid'ah sayyi-ah, namun 
demikian mereka tidak sampai mengharamkannya. Kemudian termasuk juga bid'ah sayyi-ah 
adalah merubah-rubah nama Allah dengan membuang alif madd (bacaan panjang) dari kata 
Allah atau membuang Ha' dari kata Allah. 


E. Kerancuan Pendapat Yang Mengingkari Bid'ah Hasanah 


1. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah biasa berkata: “Bukankah Rasulullah 
Shallahu “Alaihi Wa Sallam dalam hadits riwayat Abu Dawud dari sahabat al-'Irbadl ibn Sariyah 
telah bersabda: 


No -9 BI. no 0 2 G3 9 — 04 10 3. 01 @. 
sala ai ola) Jos tel ISI Lely Kilo JS Op Pa Hblonay Sx 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6377 ) 


Ini artinya bahwa setiap perkara yang secara nyata tidak disebutkan dalam al-@ur'an dan hadits 
atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam dan atau al-Khulafa' ar- 
Rasyidun maka perkara tersebut dianggap sebagai bid'ah sesat . 


Jawab : Hadits ini lafazhnya umum tetapi maknanya khusus. Artinya yang dimaksud oleh 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam dengan bid'ah tersebut adalah bid'ah sayyi-ah, yaitu setiap 
perkara baru yang menyalahi al-Guran, sunnah, ijma' atau atsar. Al-iImam an-Nawawi dalam 
Syarh Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam “Kullu Bid'ah 
dlalalah” ini adalah 'Amm Makhshush, artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada 
sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan 
mutlak semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154). 


Kemudian al-lImam an-Nawawi membagi bid'ah menjadi lima macam. Beliau berkata: “Jika telah 
dipahami apa yang telah aku tuturkan, maka dapat diketahui bahwa hadits ini termasuk hadits 
umum yang telah dikhususkan. Demikian juga pemahamannya dengan beberapa hadits serupa 
dengan ini. Apa yang saya katakan ini didukung oleh perkataan “Umar ibn al-Khaththab tentang 
shalat Tarawih, beliau berkata: “Ia (Shalat Tarawih dengan berjama'ah) adalah sebaik-baiknya 
bid'ah”. Dalam penegasan al-lImam an-Nawawi, meski hadits riwayat Abu Dawud tersebut di atas 
memakai kata “Kullu” sebagai ta'kid, namun bukan berarti sudah tidak mungkin lagi di-takhshish. 
Melainkan ia tetap dapat di-takhshish. Contoh semacam ini, dalam AS. al-Ahgaf: 25, Allah 
berfirman: 

25 1S) sh 1 pan” 
Makna ayat ini ialah bahwa angin yang merupakan adzab atas kaum 'Ad telah menghancurkan 
kaum tersebut dan segala harta benda yang mereka miliki. Bukan artinya bahwa angin tersebut 
menghancurkan segala sesuatu secara keseluruhan, karena terbukti hingga sekarang langit dan 
bumi masih utuh. Padahal dalam ayat ini menggunakan kata “Kull”. 


Adapun dalil-dalil yang men-takhshish hadits “Wa Kullu Bid'ah Dlalalah” riwayat Abu Dawud ini 
adalah hadits-hadits dan atsar-atsar yang telah disebutkan dalam dalil-dalil adanya bid'ah 
hasanah. 


2. Kalangan yang mengingkari bid'ah hasanah biasanya berkata: “Hadits “Man Sanna Fi al-Islam 
Sunnatan Hasanatan...” yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah khusus berlaku ketika 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam masih hidup. Adapun setelah Rasulullah Shallahu “Alaihi 
Wa Sallam meninggal maka hal tersebut menjadi tidak berlaku lagi”. 


Jawab : Di dalam kaedah Ushuliyyah disebutkan: 

Ha Nop 5 
“Pengkhususan -terhadap suatu nash- itu tidak boleh ditetapkan kecuali harus berdasarkan 
adanya dalil”. Kita katakan kepada mereka: “Mana dalil yang menunjukan kekhususan tersebut?! 
Justru sebaliknya, lafazh hadits riwayat Imam Muslim di atas menunjukkan keumuman, karena 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam tidak mengatakan “Man Sanna Fi Hayati Sunnatan 
Hasanatan...” (Barangsiapa merintis perkara baru yang baik di masa hidupku...), atau juga tidak 
mengatakan: “Man 'Amila “Amalan Ana 'Amiltuh Fa Ahyahu...” (Barangsiapa mengamalkan amal 
yang telah aku lakukan, lalu ia menghidupkannya...). Sebaliknya Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa 
Sallam mengatakan secara umum: “Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan...”, dan tentunya 
kita tahu bahwa Islam itu tidak hanya yang ada pada masa Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam 
saja”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6373 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kita katakan pula kepada mereka: Berani sekali kalian mengatakan hadits ini tidak berlaku lagi 
setelah Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam meninggal?! Berani sekali kalian menghapus salah 
satu hadits Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam?! Apakah setiap ada hadits yang bertentangan 
dengan faham kalian maka berarti hadits tersebut harus di-takhshish, atau harus d-nasakh 
(dihapus) dan tidak berlaku lagi?! Ini adalah bukti bahwa kalian memahami ajaran agama hanya 
dengan didasarkan kepada “hawa nafsu” belaka. 


3. Kalangan yang mengingkari bid'ah hasanah terkadang berkata: “Hadits riwayat Imam Muslim: 
“Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan...” sebab munculnya adalah bahwa beberapa orang 
yang sangat fakir memakai pakaian dari kulit hewan yang dilubangi tengahnya lalu dipakaikan 
dengan cara memasukkan kepala melalui lubang tersebut. Melihat keadaan tersebut wajah 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam berubah dan bersedih. Lalu para sahabat bersedekah 
dengan harta masing-masing dan mengumpulkannya hingga menjadi cukup banyak, kemudian 
harta-harta itu diberikan kepada orang-orang fakir tersebut. Ketika Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa 
Sallam melihat kejadian ini, beliau sangat senang dan lalu mengucapkan hadits di atas. Artinya, 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam memuji sedekah para sahabatnya tersebut, dan urusan 
sedekah ini sudah maklum keutamaannya dalam agama”. 


Jawab : Dalam kaedah Ushuliyyah disebutkan: 

KN Ganas 1 BAN pa aa 
“Yang dijadikan sandaran itu -dalam penetapan dalil itu- adalah keumuman lafazh suatu nash, 
bukan dari kekhususan sebabnya”. Dengan demikian meskipun hadits tersebut sebabnya khusus, 
namun lafazhnya berlaku umum. Artinya yang harus dilihat di sini adalah keumuman kandungan 
makna hadits tersebut, bukan kekhususan sebabnya. Karena seandainya Rasulullah Shallahu 
“Alaihi Wa Sallam bermaksud khusus dengan haditsnya tersebut, maka beliau tidak akan 
menyampaikannya dengan lafazh yang umum. Pendapat orang-orang anti bid'ah hasanah yang 
mengambil alasan semacam ini terlihat sangat dibuat-buat dan sungguh sangat aneh. Apakah 
mereka lebih mengetahui agama ini dari pada Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam sendiri?! 


4. Sebagian kalangan yang mengingkari bid'ah hasanah mengatakan: “Bukan hadits “Wa Kullu 
Bid'ah Dlalalah” yang di-takhshish oleh hadits “Man Sanna Fi al-Isalam Sunnatan Hasanah...”. 
Tetapi sebaliknya, hadits yang kedua ini yang di-takhshish oleh hadits hadits yang pertama”. 


Jawab : Ini adalah penafsiran “ngawur” dan “seenak perut” belaka. Pendapat semacam itu jelas 
tidak sesuai dengan cara para ulama dalam memahami hadits-hadits Rasulullah Shallahu “Alaihi 
Wa Sallam. Orang semacam ini sama sekali tidak faham kalimat “Am” dan kalimat “Khas”. Al- 
Imam an-Nawawi ketika menjelaskan hadits “Man Sanna Fi al-Islam...”, menuliskan sebagai 
berikut: 


Ke panai SA Ka Ig ARTIAN JB ja PIN Se uin jay Ad AYI de ea d3 

Aa parka! # AJ AB Sena Ag NASI Ofp "ES Kah JT Rea laa JS OB" alay dala Ai, 
“Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memulai kebaikan, dan merintis perkara-perkara baru 
yang baik, serta memperingatkan masyarakat dari perkara-perkara yang batil dan buruk. Dalam 
hadits ini juga terdapat pengkhususan terhadap hadits Nabi yang lain, yaitu terhadap hadits: “Wa 


Kullu Bid'ah Dlalalah”. Dan bahwa sesungguhnya bid'ah yang sesat itu adalah perkara-perkara 
baru yang batil dan perkara-perkara baru yang dicela”. 


As-Sindi mengatakan dalam kitab Hasyiyah Ibn Majah: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6379 | 


las) LA Set 3 yag 3 2 ti asi peri da Sah . 1 & Ce aa Jaa Al 
“Sabda Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam: “Sunnatan Hasanatan...” maksudnya adalah jalan 
yang diridlai dan diikuti. Cara membedakan antara bid'ah hasanah dan sayyi-ah adalah dengan 
melihat apakah sesuai dengan dalil-dalil syara' atau tidak”. 


Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asgalani dalam kitab Fath al-Bari menuliskan sebagai berikut: 


BA gema : Si HA La LS Ol, ka gi AH cant an SI GAS La SO) Upi ain IN, 
“Cara mengetahui bid'ah yang hasanah dan sayyi-ah menurut tahgig para ulama adalah bahwa 
jika perkara baru tersebut masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara” berarti 
termasuk bid'ah hasanah, dan jika tergolong hal yang buruk dalam syara' berarti termasuk bid'ah 
yang buruk” (Fath al-Bari, j. 4, hlm. 253). 


Dengan demikian para ulama sendiri yang telah mengatakan mana hadits yang umum dan mana 
hadits yang khusus. Jika sebuah hadits bermakna khusus, maka mereka memahami betul hadits- 
hadits mana yang mengkhususkannya. Benar, para ulama juga yang mengetahui mana hadits 
yang mengkhususkan dan mana yang dikhususkan. Bukan semacam mereka yang membuat 
pemahaman sendiri yang sama sekali tidak di dasarkan kepada ilmu. 


Dari penjelasan ini juga dapat diketahui bahwa penilaian terhadap sebuah perkara yang baru, 
apakah ia termasuk bid'ah hasanah atau termasuk sayyi-ah, adalah urusan para ulama. Mereka 
yang memiliki keahlian untuk menilai sebuah perkara, apakah masuk kategori bid'ah hasanah atau 
sayyi-ah. Bukan orang-orang awam atau orang yang menganggap dirinya alim padahal 
kenyataannya ia tidak paham sama sekali. 


5. Kalangan yang mengingkari bid'ah hasanah mengatakan: “Bid'ah yang diperbolehkan adalah 
bid'ah dalam urusan dunia. Dan definisi bid'ah dalam urusan dunia ini sebenarnya bid'ah dalam 
tinjauan bahasa saja. Sedangkan dalam urusan ibadah, bid'ah dalam bentuk apapun adalah 
sesuatu yang haram, sesat bahkan mendekati syirik”. 


Jawab : Subhanallah al-'Azhim. Apakah berjama'ah di belakang satu imam dalam shalat Tarawih, 
membaca kalimat talbiyah dengan menambahkan atas apa yang telah diajarkan Rasulullah 
Shallahu “Alaihi Wa Sallam seperti yang dilakukan oleh sahabat "Umar ibn al-Khaththab, membaca 
tahmid ketika i'tidal dengan kalimat “Rabbana Wa Laka al-Hamd Handan Katsiran Thayyiban 
Mubarakan Fih”, membaca doa @unut, melakukan shalat Dluha yang dianggap oleh sahabat 
“Abdullah ibn “Umar sebagai bid'ah hasanah, apakah ini semua bukan dalam masalah ibadah?! 
Apakah ketika seseorang menuliskan shalawat: “Shallallahu “Alaihi Wa Sallam” atas Rasulullah 
Shallahu “Alaihi Wa Sallam tidak sedang beribadah?! Apakah orang yang membaca al-@uran 
yang ada titik dan harakat i'rab-nya tidak sedang beribadah kepada Allah?! Apakah orang yang 
membaca al-Gur'an tersebut hanya “bercanda” dan “iseng” saja, bahwa ia tidak akan memperoleh 
pahala karena membaca al-Guran yang ada titik dan harakat i'rab-nya?! Sahabat “Abdullah ibn 
'Umar yang nyata-nyata dalam shalat, di dalam tasyahhud-nya menambahkan “Wahdahu La 
Syarika Lahu”, apakah ia tidak sedang melakukan ibadah?! Hasbunallah. 


Kemudian dari mana ada pemilahan bid'ah secara bahasa (Bid'ah Lughawiyyah) dan bid'ah 
secara syara"?! Bukankah ketika sebuah lafazh diucapkan oleh para ulama, yang notebene 
sebagai pembawa ajaran syari'at, maka harus dipahami dengan makna syari dan dianggap 
sebagai hagigah syar'iyyah?! Bukankah “Umar ibn al-Khatththab dan “Abdullah ibn Umar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6380 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengetahui makna bid'ah dalam syara', lalu kenapa kemudian mereka memuji sebagian bid'ah 
dan mengatakannya sebagai bid'ah hasanah, bukankah itu berarti bahwa kedua orang sahabat 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam yang mulia dan alim ini memahami adanya bid'ah hasanah 
dalam agama?! Siapa berani mengatakan bahwa kedua sahabat agung ini tidak pernah 
mendengar hadits Nabi “Kullu Bid'ah Dlalalah”?! Ataukah siapa yang berani mengatakan bahwa 
dua sahabat agung tidak memahami makna “Kullu” dalam hadits “Kullu Bid'ah Dlalalh” ini?! 


Kita katakan kepada mereka yang anti terhadap bid'ah hasanah: “Sesungguhnya sahabat “Umar 
ibn al-Khaththab dan sahabat “Abdullah ibn “Umar, juga para ulama, telah benar-benar mengetahui 
adanya kata “Kull” di dalam hadits tersebut. Hanya saja orang-orang yang mulia ini memahami 
hadits tersebut tidak seperti pemahaman orang-orang Wahhabiyyah yang sempit pemahamannya 
ini. Para ulama kita tahu bahwa ada beberapa hadits shahih yang jika tidak dikompromikan maka 
satu dengan lainnya akan saling bertentangan. Oleh karenanya, mereka mengkompromikan hadits 
“Wa Kullu Bid'ah Dlalalah” dengan hadits “Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan...”, bahwa 
hadits yang pertama ini di-takhshish dengan hadits yang kedua. Sehingga maknanya menjadi: 
“Setiap bid'ah Sayyi-ah adalah sesat”, bukan “Setiap bid'ah itu sesat”. 


Pemahaman ini sesuai dengan hadits lainnya, yaitu sabda Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam: 
Gaal ola) 5. Haa or yaaa Las Jasa (LT Ja ale D5 dya 3 ea N M3 Rea aa ya ( 

“Barangsiapa merintis suatu perkara baru yang sesat yang tidak diridlai oleh Allah dan Rasul-Nya, 

maka ia terkena dosa orang-orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka 


sedikitpun”. (HR. at-Tirmidzi : 2601 (9/288|) Inilah pemahaman yang telah dijelaskan oleh para 
ulama kita sebagai Waratsah al-Anbiya'. 


6. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah mengatakan: “Perkara-perkara baru 
tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam, dan para sahabat 
tidak pernah melakukannya pula. Seandainya perkara-perkara baru tersebut sebagai sesuatu 
yang baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya”. 


Jawab : Baik, Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam tidak melakukannya, apakah beliau 
melarangnya? Jika mereka berkata: Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam melarang secara 
umum dengan sabdanya: “Kullu Bid'ah Dlalalah”. Kita jawab: Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa 
Sallam juga telah bersabda: “Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan Fa Lahu Ajruha Wa Ajru 
Man 'Amila Biha...”. 


Bila mereka berkata: Adakah kaedah syara' yang mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan 
oleh Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam adalah bid'ah yang diharamkan? Kita jawab: Sama 
sekail tidak ada. 


Lalu kita katakan kepada mereka: Apakah suatu perkara itu hanya baru dianggap mubah (boleh) 
atau sunnah setelah Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam sendiri yang langsung melakukannya?! 
Apakah kalian mengira bahwa Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam telah melakukan semua 
perkara mubah?! Jika demikian halnya, kenapa kalian memakai Mushaf (al-@ur'an) yang ada titik 
dan harakat i'rab-nya?! Padahal jelas hal itu tidak pernah dibuat oleh Rasulullah Shallahu “Alaihi 
Wa Sallam, atau para sahabatnya! Apakah kalian tidak tahu kaedah Ushuliyyah mengatakan: 


& AS Pi Ya 
“Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah ShallaLlahu 'Alaihi Wa Sallam tidak berarti 
menunjukkan sesuatu itu dilarang”. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6381 ) 


Artinya, ketika Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam atau para sahabatnya tidak melakukan suatu 
perkara tidak berarti kemudian perkara tersebut sebagai sesuatu yang haram. 


Sudah maklum, bahwa Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam berasal dari bangsa manusia, tidak 
mungkin beliau harus melakukan semua hal yang Mubah. Jangankan melakukannya semua 
perkara mubah, menghitung semua hal-hal yang mubah saja tidak bisa dilakukan oleh 
seorangpun. Hal ini karena Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam disibukkan dalam 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdakwah, mendebat orang-orang musyrik dan 
ahli kitab, memerangi orang-orang kafir, melakukan perjanjian damai dan kesepakatan gencatan 
senjata, menerapkan hudud, mempersiapkan dan mengirim pasukan-pasukan perang, mengirim 
para penarik zakat, menjelaskan hukum-hukum dan lainnya. 


Bahkan dengan sengaja Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam kadang meninggalkan beberapa 
perkara sunnah karena takut dianggap wajib oleh ummatnya. Atau sengaja beliau kadang 
meninggalkan beberapa perkara sunnah hanya karena khawatir akan memberatkan ummatnya 
jika beliau terus melakukan perkara sunnah tersebut. Dengan demikian orang yang 
mengharamkan satu perkara hanya dengan alasan karena perkara tersebut tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam adalah pendapat orang yang tidak mengerti 
ahwal Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam dan tidak memahami kaedah-kaedah agama. 


F. Kesimpulan 


Dari penjelasan yang cukup panjang ini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa para sahabat 
Rasulullah Shallahu “Alaihi Wa Sallam, para tabi'in, para ulama Salaf dan para ulama Khalaf, 
mereka semuanya memahami pembagian bid'ah kepada dua bagian: bid'ah hasanah dan bid'ah 
sayyi-ah. Yang kita sebutkan dalam tulisan ini bukan hanya pendapat dari satu atau dua orang 
ulama saja, melainkan sekian banyak ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf di atas keyakinan ini. 
Lembaran buku ini tidak akan cukup bila harus semua nama mereka kita kutip di sini. 


Dengan demikian bila ada orang yang menyesatkan pembagian bid'ah kepada dua bagian ini, 
maka berarti ia telah menyesatkan seluruh ulama dari masa para sahabat Nabi hingga sekarang 
ini. Dari sini kita bertanya, apakah kemudian hanya dia sendiri yang benar, sementara semua 
ulama tersebut adalah orang-orang sesat?! Tentu terbalik, dia sendiri yang sesat, dan para ulama 
tersebut di atas kebenaran. Orang atau kelompok yang “keras kepala” seperti ini hendaklah 
menyadari bahwa mereka telah menyempal dari para ulama dan mayoritas ummat Islam. Adakah 
mereka merasa lebih memahami al-@ur an dan Sunnah dari pada para Sahabat, para Tabi'in, para 
ulama Salaf, para ulama Hadits, Fikih dan lainnya ?! Wallahu A'lam Bish Shawab. 


0740. Naik dan turun ketika peristiwa mi'raj 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/28/tidak-patut-diikuti/ 
telah diuraikan bagaimana mereka mengutip perkataan para Imam Mazhab namun memaknainya 


sesuai keinginan mereka bahwa Allah Azza wa Jalla bertempat atau berada di atas' Arsy atau di 
atas langit. 


Kita harus bisa bedakan kapan para Salafush Sholeh, para Imam Mazhab, para pengikut Imam 
Mazhab, para Habib, para Sayyid sedang menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah 
atau kapan mereka tidak mengucapkannya kecuali 'ala sabilil hikayah atau menetapkan lafazhnya 
(itersebutatul lafzhi) saja: yaitu hanya mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh al Aur'an, 
“Ar-Rahmanu alal arsy istawa” atau “Namintum man fis sama”. Tidak lebih dari itu. Namun 
mereka para pengikut Ibnu Taimiyyah sebagaimana ulama Ibnu Taimiyyah memaknainya dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6382 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menterjemahkan secara harfiah bahwa Allah ta'ala bertempat di atas Arsy atau bertempat di (atas) 
langit. 


Mereka masih saja bersikeras bahwa Allah Azza wa Jalla berada atau bertempat di atas 'Arsy 
atau di atas langit. Mereka berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla berbatas atau dibatasi 
dengan 'Arsy atau dengan langit. 


Mereka katakan dengan peristiwa Mi'raj membuktikan bahwa Rasulullah mi'raj ketempat Allah 
Azza wa Jalla berada dan mereka mempertanyakan kami, apakah kami mengingkari mi'raj 
Rasulullah dengan tubuhnya 


Tentulah tubuh Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sampai kepada tempat Beliau 
bermunajat kepada Allah ta'ala ketika peristiwa Mi'raj namun bukan berarti Allah Azza wa Jalla 
berada atau bertempat pada tempat Beliau bermunajat. 


Begitupula memaknai hadits Rasulullah berikut : Rasulullah bersabda yang artinya, "Saat yang 
paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa 
ketika itu." (HR Muslim dari Abu Hurairah) 


Janganlah dimaknai bahwa Allah Azza wa Jalla berada atau bertempat di tempat sujud kita. Jadi 
dalam kisah mi'rraj yang kita dengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya Rasulullah, 
seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya terdapat jarak 
tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek lagi 
dari itu, tetapi Beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang hamba). 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika ditelan 
hiu dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah ta'ala 
dengan ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, ketidakterbatasannya dan 
ketidaktertangkapnya. 


Menurut suatu pendapat ikan hiu itu membawa Nabi Yunus alaihissalam sejauh perjalanan enam 
ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh al Baghawi dan yang lainnya. 


Apabila kita telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi 
wasallam naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan Beliau di 
hadapan penduduk langit dan Beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. 


Pengertian ini dikuatkan dengan dinaikkannya Beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan 
sebagai penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat Beliau 
tanpa menggunakan burag. 


Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi Musa 
alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak berarti 
adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci-sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah dari 
tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat Beliau bermunajat dan 
bermohon kepada Tuhannya. 


Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di tempat itu atau menempati tempat itu 
karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan tempat. Maka kembalinya Nabi Muhammad 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6383 


Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah kembali Beliau meminta di tempat itu karena 
mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah 
tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di bumi. Kita pun mengenal tempat yang mulia untuk 
bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla seperti Makkah Al Mukarohmah, Masjid Nabawi, 
multazam, raudhoh, magam Ibrahim, hijr Ismal, rukun Yamani, hajar aswad , dll 


Walaupun Beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam 
ketika ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama dalam 
kedekatan dengan Allah ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari tempat, dan 
suci dari menempati ruang. 


Al @urthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al Maliki 
mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari Imam al- 
Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia ditanya, “Apakah 
Allah berada di suatu arah?” Ia menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu” 


la ditanya lagi, “Apa yang ditunjukkan oelh hadits ini?” Ia menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin 
Matta alaihissalam menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan menjadi 
berada di dasar laut dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan selain 
Engkau. Mahasuci Engkau, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” sebagaimana 
Allah ta'ala memberitakan tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam 
duduk di atas rak-rak yang hijau dan naik hingga sampai ke suatu tempat di mana Beliau dapat 
mendengar gerak Galam dan bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan mewahyukan apa yang Ia 
wahyukan kepadanya, tidaklah Beliau shallallahu alaihi wasallam lebih dekat kepada Allah 
dibandingkan Nabi Yunus alaihissalam yang berada dikegelapan lautan. Karena Allah Subhanahu 
wa taala dekat dengan para hambaNya, la mendengar doa mereka, dan tak ada yang 
tersembunyi atasNya, keadaan mereka bagaimanapun mereka bertindak, tanpa ada jarak antara 
Dia dengan mereka. 


Jadi, la mendengar dan melihat merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada malam 
yang gelap di bumi yang paling rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih para 
pengemban “Arsy di atas langit yang tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang 
gaib dan yang nyata. Ia mengetahui segala sesuatu dan dapat membilang segala sesuatu. 


Kami (penulis) mengingatkan kembali bahwa Allah Azza wa Jalla adalah dekat, Dia ada 
sebagaimana sebelum diciptakan 'Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan langit, sebagaimana 
sebelum diciptakan ciptaanNya. Dia tidak berubah dan tidak berpindah. Dia sebagaimana awalnya 
dan sebagaimana akhirnya. Dia dekat tidak bersentuh dan jauh tidak berjarak. Tidak ada atas, 
bawah, kanan, kiri, depan, belakang bagiNya karena tidak ada satupun yang sanggup 
membatasiNya. Dia ada tanpa batas. Yang berubah maupun berpindah adalah ciptaanNya. Setiap 
yang berpindah mempunyai bentuk dan batas. 


Di dalam kitab "Kifayatul "Awam" karya Syeikh Ibrahim Al-Baijuri halaman 60 diterangkan sebagai 
berikut: 


9 OX md 3 Olay Il Ale KU Ieiail Uc ad 3 Hal dl Jila ot Il dala Jeritan Ai ap ALL Re JI 3 
GI Jua DG gor Il md KEL LN Bb JW PHE y OljL Snan YO SAY ed ud 
ASN hiking ga de IL Ki IP go EA UU IBAN sA 


Artinya : "Dan sifat mustahil yang keempat bagi Allah swt adalah sifat "Al-Mumatsalah (&slaoll)". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6384 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Artnya: Menyerupai makhluk, lawan dari sifat yang wajib bagi Allah swt yaitu sifat "Al-Mukhalafah 
(dllsoll)". Artinya: Allah swt berbeda dengan makhluk. 


Maka mustahil bagi Allah swt menyerupai makhluk pada sesuatu yang disifatinya. Olehkarena itu, 
Allah tidak dilewati (diliputi) oleh zaman (waktu), tempat, gerakan, dan diam, dan tidak pula disifati 
oleh warna-warna dan arah. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu berada di atas jirim 
(bentuk makhluk seperti manusia) dan berada di sebelah kanan jirim. Begitupula, Allah tidak 
mempunyai arah. Maka tidak boleh dikatakan bahwa sesungguhnya aku berada di bawah Allah. 


Adapun ucapan 'awam (orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu tauhid) mengatakan bawa 
sesungguhnya aku berada di bawah Tuhanku dan sesungguhnya Tuhanku berada di atasku 
merupakan kalam munkar, yang dikuatirkan dapat menimbulkan kekufuran bagi orang yang 
mengi'tigadkan atau meyakininya". 


Tentang firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala al-'Arsy Istawa), Imam asy-Syafi'i berkata: 
Kana Yg Selor LS US AO pall 3 Pas Ana Y op Ultah 01 Lis Olghil ya JAE SIN HL oya AYI odia Oj 
La Is OLI Ki 3 Aing Ol Uelal 3 Lea) SKP ISI kendi Ab SEP ya ae SI Led H3 Yy Las 
SULAM sya abang Lely OI 3 nktana Sele dd ee aja COLA Aale SL YG OS 0 LY sila coli, 
(13 op II Mall) Ola 


“Ini termasuk ayat mutasyabihat. Jawaban yang kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang 
semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki kompetensi di dalamnya adalah agar 
mengimaninya dan tidak —secara mendetail- membahasnya dan membicarakannya. Sebab bagi 
orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman untuk jatuh dalam kesesatan 
tasybih. Kewajiban atas orang ini -dan semua orang Islam— adalah meyakini bahwa Allah seperti 
yang telah kami sebutkan di atas, Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" (al-Figh 
al-Akbar, h. 13). 


Oleh karenanya kita sebaiknya mengingat peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah yang 
artinya, ” Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan jangan sekali-kali engkau berfikir tentang 
Dzat Allah" 


Dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah maka sebaiknyalah kita berpegang 
pada batas-batas yang disampaikan oleh para ulama terdahulu seperti Imam besar ahli hadis dan 
tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn “Arabi” mengatakan “Ia (ayat- 
ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami 
oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , ain dan istiwa sebagaimana 
makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula kita seharusnya memperhatikan peringatan yang disampaikan oleh khataman 
Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali ra dalam riwayat berikut, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra 
berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi 
orang-orang kafir.“ Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6385 ) 


kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?”. Sayyidina 
Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari 
Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan 
anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-@urasyi (w. 725 H) dalam Kitab Najm Al- 
Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0748. CahayaNya 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/29/naik-dan-turun/ 
telah diuraikan keadaan bermunajat kepada Allah, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di 


Sidratil Muntaha pada peristiwa mi'raj, ketika Nabi Yunus a.s di dalam perut ikan, ketika kita sujud, 
ketika di Makkah Al Mukaromah, Masjid Nabawi, Multazam, Raudhoh, Magam Ibrahim, Hijr Ismail, 
Rukun Yamani, ataupun ketika di Hajar Aswad, ketika di makam orang-orang disisiNya ataupun 
ketika ditempat mulia yang lain, tidak ada hubungannya dengan jarak (makna dzahir) antara Allah 
Azza wa Jalla dengan hambaNya. Allah ta'ala adalah dekat. Dekat tidak bersentuh dan jauh tidak 
berjarak. Seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya terdapat 
jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Mereka tetap bersikeras bahwa Allah ta'ala bertempat atau berada di atas “Arsy karena Rasulullah 
sendiri yang bersabda telah melihat Allah pada peristiwa mi'raj dan Beliau telah melihat cahaya. 


Apakah mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah melihat cahaya yang timbul dari DzatNya yang 
bertempat atau berada di atas “Arsy ketika Beliau di Sidratil Muntaha pada peristiwa mi'raj ? 


Berikut hadits terkait dengan “Rasulullah melihat cahaya” 
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Syafig dari Abu Dzar: 
ah Ja alat as yu ads as ae Ga li da ale AN ole A Tea Kan S 
Celana) (Op Lalang "Ot SI 53 33 GA JG Kn, 
Dia berkata kepada Abu Dzar: “Kalau aku sempat bertemu Rasulullah sks dll ulc sJu9 sungguh 
aku akan bertanya. Abu Dzar balik bertanya: “Apa yang akan kau tanyakan?”. Aku akan bertanya: 


“Apakah beliau melihat rabb-Nya?” Maka Abu Dzar pun berkata, “Sungguh aku telah bertanya 
kepada beliau SAW. Beliau menjawab: “Aku melihat cahaya”. (HR. Muslim) 


Maksud cahaya di sini bukanlah cahaya (makna dzahir) yang timbul dari DzatNya namun cahaya 
disini kaitan dengan melihat Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh). 

Firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di 
akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (OS Al Isra 17 : 
12) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 
Ibnu Hajar al-Atsgalani dalam Fathul Bary jilid 8/708, setelah menyebutkan pendapat-pendapat 
yang menyatakan Rasulullah SAW melihat Rabb-nya dan pendapat yang sebaliknya, berkata: 
“Hadits-hadits dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Rabb-nya, ada 
yang diriwayatkan secara mugayyad (terikat), yakni melihat dengan hatinya: dan ada pula yang 
diriwayatkan secara mutlak. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk membawa hadits-hadits yang 
mutlak tersebut kepada hadits-hadits yang mugayyad”. 
Kemudian Ibnu Hajar RA mengakurkan (menjama') antara kedua pendapat yang kelihatannya 
saling bertentangan tersebut dengan menyatakan: “Dengan ini kita bisa mengumpulkan antara 
pendapat Ibnu Abbas yang menetapkan (melihatnya Rasulullah SAW terhadap Allah) dengan 
pendapat Aisyah yang justru mengingkarinya. Yaitu dengan membawa pengingkaran Aisyah 
kepada penglihatan dengan mata, adapun penetapan Ibnu Abbas adalah penglihatan dengan 
hatinya” 
Kita harus berpegang kepada firman Allah ta'ala yang artinya, “Dia tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata” (AS Al An'am (61:103) 
Uraian lebih lanjut tentang melihat dengan hati dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/15/bukanlah-mata-yang-buta/ 
Diriwayatkan dari Aisyah RA, ketika beliau ditanya oleh Masyrug: "Apakah Rasulullah SAW 
melihat Rabb-Nya?” Aisyah RA menjawab: 
nga PU sedih ena KU Jb RAN Se lael Ai Ah el plug lea Lo Ma ee uya 
ag Ga pia edi Vga 
los aa: dead Lo di da 25 sed yi ola JB eat Is, ASI led SL aya: 
Maan aa Along 


0-0. o 


an an L a33 TA Oa an Ya ae aa 
Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad SAW melihat Rabb-nya, maka dia telah 
membikin kedustaan besar kepada Allah. 


Aku (Masyrug) yang semula berbaring, kemudian terduduk dan berkata: “Ya Umul mukminin, 
sebentar dulu! jangan terburu-buru! Bukankah Allah telah berfirman: 


MEN te AG 


("Dan sesungguhnya Muhammad itu melihatnya di ufuk yang terang”. (“Dan sesungguhnya 
Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha”. 


Aisyah RA menjawab: “Aku adalah orang pertama dari umat ini yang bertanya kepada Rasulullah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6387 ) 


RA tentangnya. 


Maka beliau menjawab: “Itu adalah Jibril, aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk aslinya, yang 
ia diciptakan atasnya. Aku melihatnya turun dari langit dan menutupi antara langit dan bumi 
karena besarnya (bentuknya)”. Kemudian Aisyah berkata: “Tidakkah engkau mendengar bahwa 
Allah berfirman: 


ni Sada 03 UAN Bi ya) Lal Sa IP 
(“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala yang 


kelihatan: dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui”). Bukankah engkau pernah 
mendengar 


“ - B . 39 3. - 0 - Ie A0 0x0 - L..9 o 20 - @ Ja A3. 8 0 no... 2. 
SIS HL skit La Wib nyah Nyany Ja yh Plemon elyg uya al Leg YA kal Oia OLS Lag. 
(“Dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata dengannya kecuali dengan 
perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu 


diwahyukan kepadanya dengan seizinNya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha 
Tinggi lagi Maha Bijaksana). (HR. Bukhari-Muslim) 


Rasulullah melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) ketika di Sidratil Muntaha bukan berarti Allah 
Azza wa Jalla bertempat atau berada di sana. 


Imam Sayyidina Ali kw mengatakan “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


Imam Sayyidina Ali kw mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Pada hakikatnya Arsy diciptakan adalah agar manusia tidak menjadikan selain Allah Azza wa Jalla 
sebagai “Raja Manusia” 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


(aa 13 


“Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia", “Raja 
Manusia”, “Sembahan manusia”. (AS An Naas (114J: 1-3) 


Manusia dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) di tempat manapun namun 
bukan juga berarti Allah Azza wa Jalla bertempat di mana-mana. 


Manusia terhalang / terhijab melihat Rabb adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan 
bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati. Ketika bintik hitam 
memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata 
hati. Bintik hitam maknanya kegelapan atau ketiadaan cahaya. 
Diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asy'ari: 

Ki bai Gain Aa Sd gm) WI Ja pi SI LIS AS mas pa ale Ai de 1) dad Us 4G. 
Berdiri Rasulullah «Luo WJl lc slu9 di depan kami dengan menyampaikan lima kalimat. Beliau 
berkata: “Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi-Nya tidur, menurunkan timbangan 


dan mengangkatnya, diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan 
siang Sebelum amalan malam, dan hijab-Nya adalah cahaya. (HR. Muslim) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6388 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Terkait dengan cahaya, firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti 
sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) 
kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak 
dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan 
tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak 
disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa 
yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AS An Nuur (241:35 ) 


Dalam memahami Al Guran tidak boleh berpegang sebagaimana yang tertulis (tersurat) atau 
memahaminya secara harfiah (dzahir). Tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla 
adalah cahaya atau Allah Azza wa Jalla mengeluarkan cahaya sehingga men-cahaya-i langit dan 
bumi beserta isinya. 


Mereka bersikukuh memahami secara dzahir berpegang kepada firman Allah ta'ala yang artinya 
“dengan bahasa Arab yang jelas”. (AS Asy Syu'ara' (261: 195). Jelas disini bukan berarti mudah 
dipahami dan secara dzahir. Firman Allah ta'ala pada ayat lain yang menerangkan bahwa 
walaupun Al-Guran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas namun pemahaman yang dalam 
haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya). “Kitab yang dijelaskan ayat- 
ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui” (AS Fush shilat (41J:3) 


Ditegaskan bahwa Al @uran dalam bahasa Arab maka dalam memahaminya wajib mengikuti 
seluruh alat bahasa dalam bahasa Arab termasuk di dalamnya makna majaz, ilmu balaghoh. 


Dalam memahami Al Guran dan As Sunnah untuk menghindari makna yang tidak pantas bagi 
Allah ta'ala maka perlu dilakukan pentakwilan dengan menggunakan alat-alat bahasa tersebut 


Kita harus dapat membedakan antara “mencari-cari takwil” dengan mentakwilkan. Mentakwilkan 
adalah menimbang atau mengambil pelajaran dengan dali nagli yang muhkamat 


Mereka yang dapat mengambil pelajaran terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau mengambil 
pelajaran terhadap keseluruhan firman Allah ta'ala ada Ulil Albab 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ) 


Pemahaman secara hikmah tidak akan dimiliki oleh setiap manusia yang tidak bersyahadat karena 
mereka tidak termasuk orang yang dikehendakiNya bahkan kaum Zionis Yahudi adalah kaum 
yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, "Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6389 


Pemahaman secara hikmah adalah pemahaman menggunakan akal galbu (hati atau lubb) 
sebagaimana ulil albab 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 

“Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)". (AS Al Bagarah 
(21:269 ) 

“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 

Ulil albab dengan ciri utamanya sebagaiman firmanNya yang artinya 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (AS Ali Imran (31 : 191) 


Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan sebelumnya pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/berdiri-duduk-berbaring/ 

Kalimat majaz atau balaghoh hanya dapat dipahami dengan hati. 

Terjemahannya cahaya namun maknanya sesuatu yang terkait dengan hati (ain bashiroh) seperti 
petunjuk , ilham, mulia (derajat) 

Begitupula hakikat “di langit" “di atas” bukanlah dipahami sebagai tempat bagi Allah Azza wa Jalla 
namun sebagai padanan bagi Yang Maha Tinggi (Al “Aliy) dan Yang Maha Mulia (Al Jalil) 


Allah ta'ala berfirman dalam hadist @udsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar 
r.a.: “Sesungguhnya langit dan bumi tidak akanfimampu menampung Aku. Hanya hati orang 
beriman yang sanggup menerimanya.” 


Langit , di atas, tinggi sebagai kemuliaan, kebahagian diperlambangkan dengan Nuur (cahaya), 
Bumi, di bawah, rendah sebagai kehinaan, kesengsaraan diperlambangkan dengan Naar (api) 


Manusia sebagai makhluk yang mulia dengan dikaruniakan akal (galbu) dan akan mendapatkan 
kemuliaan (An Nuur) atau “naik” jika manusia mempergunakan akal (galbu) di jalan Allah ta'ala 
dan RasulNya atau mempergunakan akal (galbu) untuk mengikuti cahayaNya atau petunjukNya 
dan sebaliknya akan mendapatkan kehinaan (An Naar) atau “jatuh” jika manusia tidak 
mempergunakan akalnya atau memperturutkan hawa nafsu. 


Nabi Adam a.s diturunkan dari tempat yang mulia ke bumi karena melanggar perintah Allah ta'ala 
atau karena tidak mempergunakan akal untuk mengikuti cahayaNya atau petunjukNya atau 
karena memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 


Mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu - tidak mengikuti petunjukNya atau tersesat dari jalan 
Allah, menuju kegelapan atau ketiadaan cahayaNya 


Manusia dapat memilih memuliakan dirinya dengan menggunakan akal mengikuti cahayaNya atau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6390 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


petunjukNya atau menghinakan dirinya dengan memperturutkan hawa nafsu. Setiap manusia 
telah diilhamkan pada jiwa (galbu) mereka akan pilihan tersebut. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad 
(90:10 ) 


“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 
(011:8) 


Apapun pilihan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak tanpa dapat 
mengingkarinya karena pada dasarnya semua manusia telah diilhamkan pilihan tersebut. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanya?” (AS 
Anbiyaa' (211:23 ) 


“Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” (AS An Nah! 
(16:93) 


Pilihan ini yang dimaksud dengan keimanan yang kadang naik (menuju kemuliaan) dan kadang 
turun (menuju kehinaan). 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 


"Iman itu kadang naik kadang turun, maka perbaharuilah iman kalian dengan Ia ilaha illallah.” (HR 
Ibn Hibban) 


Ketidakmampuan manusia menggunakan ilham yang telah dihujamkan kedalam hati mereka 
dikarenakan keadaan hati mereka. Semakin mereka berlumur dosa maka ketiadaan cahayaNya 
pada hati mereka , menuju kegelapan , kehinaan sehingga mereka buta hatinya. 


Jalan Allah ta'ala, jalan yang lurus, diperlambangkan dengan Alif, lurus naik ke atas. 


Bagian paling dasar, kehinaan, naar (Api), 7 lapis bumi terus naik 7 lapis langit, Nuur (Cahaya), 
kemuliaan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis” (AS Al Mulk (67J:3 ) 
“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.” (AS Ath Thalag (65J: 12) 


“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian 
Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh: maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya” (AS 
At Tin (951: 4-6 ) 


“Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki” (AS An Nuur (241:35 ) 


Manusia yang mendapat kemuliaan atau yang kembali ke sisi Allah yang Maha Mulia adalah 
Mereka yang mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yakni mereka yang mempergunakan akal 
(galbu) di jalan Allah dan RasulNya atau dengan kata lain adalah manusia yang bertagwa. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu” (Al-Hujuraat (491: 13 ) 


Mereka yang mulia dan di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka yang istigomah di jalan yang lurus, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6391 ) 


mereka yang telah diberi ni'mat , mereka hanyalah terdiri dari 4 golongan manusia yakni para Nabi 
(yang utama adalah Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus” (AS Al Fatihah (1J:6 ) 

” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (1:7 ) 
“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 

Mereka yang dapat memandang Allah ta'ala dengan hati atau mereka yang telah mencapai 
muslim yang ihsan atau mereka yang telah berma'rifat adalah mereka yang mengikuti cahayaNya 
atau petunjukNya 


Syaikh Ibnu Athoillah menyampaikan diawali dengan firman Allah Azza wa Jalla 
Pan ia Ban 
Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya 
Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui (AS. Al-An'am 18) 
JA ang IS la SS Mma AS Ha AL BIN ge AI AAA LA Depan Cd 
A3 sei oil pole 
Allah tidak terhalang untuk dilihat, akan tetapi yang terhalang adalah anda untuk dapat melihat 
Allah, logikanya apabila Allah terhalang sesuatu untuk dilihat maka penghalang itu menutupi wujud 
Allah, apabila wujud Allah terhalang maka keberadaan Allah itu terbatas, dan setiap sesuatu yang 


terbatas niscaya ada sesuatu yang membatasi atau ada sesuatu yang menguasainya, ada yang 
menguasai Allah itu mustahil. 


aib 9 dlu ls Bona 4 San Hb Of ga 
Yakni, bahwa penghalang tidak akan pernah terjadi menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hag 
Subhanallah, karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 


22... 


Sesungguhnya yang terhalang adalah anda, hai kawan. Karena anda sebagai manusia 
menyandang sifat jasad, sehingga terhalang untuk dapat melihat Allah. Apabila anda ingin sampai 
melihat Allah, maka intropeksi ke dalam, lihatlah dahulu noda dan dosa yang terdapat pada diri 
anda, serta bangkitlah untuk mengobati dan memperbaikinya, karena itu-lah sebagai penghalang 
anda. Mengobatinya dengan bertaubat dari dosa serta memperbaikinya dengan tidak berbuat 
dosa dan giat melakukan kebaikan. 


ca. 3 2. h0- 02 4 (4 9 Ie 08. -09 - o- o- 0g £ a00 00 3 9.0. 
SAMUEL play M2 V4 yag SAI Ol Yi plia y0g LS egg oyan Ah al dl Jas Eli ai Ola ol 


Pada akhirnya penghalang itu akan sirna, hilang dari anda sehingga sampai pada “Dapat Melihat 
Allah” dengan “Ain Bashiroh” (Pandangan mata hati) dan inilah yang disebut “Ihsan” yaitu 
beribadah kepada Allah seolah anda melihatNya, apabila anda tidak mampu melihatNya, 
sesungguhnya Allah melihat anda. Para Ulama Sufi menyebutnya Magom Musyahadah artinya 
ruang kesakisan, “Aku besaksi tiada Tuhan selain Allah”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6392 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Syaikh Abdul @adir Al-Jilany menyampaikan, mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. 


Semua banungan runtuh tinggal maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi 
lepas, tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. 


Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka hingga semua itu jadi 
benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. 


Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan 
segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani 
ujian di RumahNya. 


Nasehat Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan, 


“Seandainya Anda tidak dapat sampai / berjumpa kehadhirat Allah, sebelum Anda menghapuskan 
dosa-dosa kejahatan dan noda-noda keangkuhan yang melekat pada diri anda, tentulah anda 
tidak mungkin sampai kepada-Nya selamanya. 


Tetapi apabila Allah menghendaki agar anda dapat berjumpa denganNya , maka Allah akan 
menutupi sifat-sifatmu dengan sifat-sifat Kemahasucian-Nya , kekuranganmu dengan 
Kemahasempurnaan-Nya. 


Allah Ta'ala menerima engkau dengan apa yang Dia (Allah) karuniakan kepadamu, bukan karena 
amal perbuatanmu sendiri yang engkau hadapkan kepada-Nya.” 


Kami akhiri tulisan kali ini dengan doa munajat Syaikh Ibnu Athoillah : “Ya Tuhan, yang berada di 
balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang 
telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan dan keagunganNNya, sehingga nyatalah bukti 
kebesaranNya dalam hati dan perasaan. Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal 
Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas 
yang tetap hadir. Dialah Allah yang memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon 
pertolongan" 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0751. Syahadat sejak Nabi pertama 


Firman Allah ta'ala yang artinya : "Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi 
dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil 
dari mereka perjanjian yang teguh." (AS Al Ahzab 33:7) 


"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku 
berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang 
membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya 
dan menolongnya'. Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku 
terhadap yang demikian itu?' Mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: 'Kalau begitu 
saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu'. (AS Ali Imran 3:81) 


Dalam memahami firman Allah ta'ala di atas kita dapat mengikuti dari apa yang disampaikan oleh 
Imam Sayyidina Ali ra, "Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala. mengutus seorang nabi, mulai dari 
Nabi Adam a.s sampai seterusnya, maka kepada nabi-nabi itu Allah subhanahu wa ta'ala 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6393 ) 


menuntut janji setia mereka bahwa jika nanti Rasulallah shallallahu alaihi wasallam. diutus, 
mereka akan beriman padanya, membelanya dan mengambil janji setia dari kaumnya untuk 
melakukan hal yang sama'. 


Dari dalil-dalil tersebut kita dapat pahami bahwa dari sejak Nabi Adam a.s , para Nabi telah 
disampaikan akan kedatangan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang 
terakhir yang akan membenarkan apa yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya 


Jadi pada hakikat para Nabi sebelum Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga 
bersyahadat 


Hal ini disampaikan sebagai peringatan bagi kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang 
menyembunyikan adanya syahadat para Nabi dalam kitab-kitab Injil dan Taurat 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) 
mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishag, Ya'gub dan anak cucunya, adalah penganut agama 
Yahudi atau Nasrani?” Katakanlah: “Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah 
yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?” 
Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan." (@S Al Bagarah (21:140 ) 


Kaum Yahudi dan Kaum Nasrani telah mengetahui akan kedatangan Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab 
(Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan 
sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka 
mengetahui.” (AS Al Bagarah (21:146 ) 


“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'gub. (Ibrahim 
berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka 
janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (AS Al Bagarah (2): 132 ) 


“Dan mereka berkata: “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya 
kamu mendapat petunjuk”. Katakanlah : “Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang 
lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik" (@S Al Bagarah (21: 139 ) 


“Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi 
Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka” (AS Ali Imran (81: 19) 


Barangsiapa yang berpaling sesudah Nabi Muhammad shallallahu “alaihi wassalam diutus dengan 
kitab Al-Guran yang membenarkan kitab-kitab Allah sebelumnya maka mereka termasuk orang- 
orang yang fasik, orang yang berpaling atau tidak mengindahkan perintah Allah ta'ala. Akhir bagi 
mereka adalah neraka jahanamlah sebagaimana firmanNya yang artinya: 


“Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka 
hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: 
“Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.” (@S As Sajadah (32:20 ) 


"Katakanlah:”Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu 
menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al @ur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 
(AS Al Maa'idah (51:68 ) 


“Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka..” (AS.Ali Imran (81 : 110) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tidak ada paksaan untuk beragama (Islam) ” (AS Al Bagarah 
(21:256) 

Tidak ada paksaan namun pada ayat yang sama dijelaskan bahwa “Sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat" (AS Al Bagarah (21:256) 


Pilihan bagi manusia hanyalah dua pilihan antara yang hag dan bathil . Pilihannya hanyalah 
beragama Islam atau tidak beragama Islam karena tidak ada agama selain agama Islam. Setelah 
Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di utus oleh Allah Azza wa Jalla maka pilihannya 
hanyalah bersyahadat atau tidak bersyahadat. Petunjuk / ilham akan pilihan ini telah dihujamkan 
ke jiwa (galbu) setiap manusia tanpa kecuali 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya". (AS Asy Syams (91):8). “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (AS 
Al Balad (90/:10). Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka di akhirat kelak. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah 
kamu kerjakan” (AS An Nahi (16:93 ) 


Walaupun Allah ta'ala menetapkan seorang manusia terlahir pada keluarga Yahudi , keluarga 
Nasrani maupun keluarga non muslim lainnya namun mereka tetap diminta pertanggungjawaban 
di akhirat kelak atas pilihan mereka karena seluruh manusia jiwa/galbu nya telah diilhamkan 
pilihan (jalan) kefasikan dan ketagwaan, pilihan yang hag dan bathil. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah 
yang akan ditanyai” (AS Anbiyaa' (21:23 ) 


Mereka yang memilih yang bathil sehingga mereka tidak bersyahadat maka mereka akan 
termasuk orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap yang telah bersyahadat 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Sedangkan mereka yang memilih yang hag sehingga mereka bersyahadat maka mereka 
bersaudara 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 
supaya kamu mendapat rahmat” (As. Al-Hujjarat :10) 


Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ra , “Ya Mu'adz bin Jabal ma min ahadin 
Yashaduan la illaha illallahu washadu anna muhammadan rasullullahi sidgan min galbihi illa 
ahrramahu allahu alla annari ", 


Ya Mu'adz bin Jabal, tak ada satu orang pun yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan 
selain Allah dan Muhammad rasul Allah yang ucapan itu betul-betul keluar dari kalbunya yang suci 
kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk neraka. (H.R. Bukhari dan Muslim) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6395 ) 


Jika seseorang bersyahadat sidgan min galbihi, betul-betul keluar dari galbunya atau merasuk 
kedalam galbunya maka dia akan tidak masuk ke neraka karena "hati" nya akan 
menggerakkannya untuk mentaati Allah ta'ala dan RasulNya, melaksanakan perkara syariat 
(syarat sebagai hamba Allah) yakni menjalankan segala kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), 
menjauhi segala laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi segala apa yang 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) serta mereka memperjalankan dirinya agar sampai (wushul) 
kepada Allah ta'ala, sehingga sebenar-benarnya menyaksikan (melihat) Allah dengan hati dan 
mereka mencapai muslim yang Ihsan , muslim berma'rifat. Apakah Ihsan ? 


Wp KU Up aj Uut dn AS ST IG SUS Udi 3,25 6 IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com. muslim 
Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 
Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat 

1. Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 


2. Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?" 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim berma'rifat adalah mereka yang minimal selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 
dan yang terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah ta'ala dengan hati, mereka akan 
menghindarkan dirinya dari sikap dan perbuatan yang dibenciNya, menghindarkan dirinya dari 
perbuatan maksiat, menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. 


Muslim berma'rifat, mereka yang memperjalankan dirinya agar sampai (wushul) kepada Allah 
ta'ala dicontohkan dan diungkapkan oleh Rasulullah sebagai “aku mendengar derap sandalmu di 
dalam surga” (HR Muslim 4497) sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/derap-sandalmu/ dan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/perjalankanlah-diri-kita/ 

Imam Al Gusyairi mengatakan bahwa, “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam 
hati, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati 
tersebut senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6396 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


membuat ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi). 
Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan : 


D0... 


"Sesungguhnya yang terhalang adalah anda, hai kawan. Karena anda sebagai manusia 
menyandang sifat jasad, sehingga terhalang untuk dapat melihat Allah. Apabila anda ingin sampai 
melihat Allah, maka intropeksi ke dalam, lihatlah dahulu noda dan dosa yang terdapat pada diri 
anda, serta bangkitlah untuk mengobati dan memperbaikinya, karena itu-lah sebagai penghalang 
anda. Mengobatinya dengan bertaubat dari dosa serta memperbaikinya dengan tidak berbuat 
dosa dan giat melakukan kebaikan". 


Syaikh Abdul @adir Al-Jilany menyampaikan : mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. 


Semua banungan runtuh tinggal maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi 
lepas, tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. 


Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka hingga semua itu jadi 
benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. 


Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan 
segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani 
ujian di RumahNya. 


Jika bersyahadat sidgan min galbihi maka mereka akan mengikuti sunnah Rasulullah untuk tidak 
mencela, menghujat, memperolok-olok, merendahkan atau bahkan membunuh manusia yang 
telah bersyahadat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam sebagaimana contohnya yang 
telah dilakukan oleh sebuah "sekte berdarah" yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 
www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html atau pada 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Kita dapat memahami jika seseorang mengaku-aku mengikuti Rasulullah (ittiba' li Rasulihi) namun 
mereka mencela, menghujat, memperolok-olok, merendahkan atau bahkan membunuh saudara 
muslimnya sendiri maka mereka akan masuk neraka karena mereka terjerumus dalam kekufuran 
menjadi kaum munafik, berbeda antara yang dikatakannya dengan kenyataannya. 


Jadi kalau diantara sesama muslim bermusuhan maka perlu intropeksi kembali syahadat yang 
telah diucapkan atau mereka boleh jadi telah kembali menjadi orang-orang kafir (orang-orang 
musyrik) sehingga termasuk orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap yang telah 
bersyahadat sebagaimana firman Allah ta'ala dalam AS Al Maaidah (5J: 82 di atas. 


Boleh jadi timbul rasa permusuhan karena mereka telah kembali menjadi orang-orang kafir 
sbagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Sayyidina Ali ra 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6397 ) 


Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Oleh karenanya agar tidak terjerumus ke dalam kekufuran , dalam memahami ayat-ayat 
mutasyabihat tentang sifat Allah, sebaiknyalah kita memperhatikan batas-batas yang disampaikan 
oleh para ulama terdahulu seperti, 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Tulisan kali ini kami akhiri dengan nasehat dan munajat dari Syaikh Ibnu Athoillah : "Seandainya 
Anda tidak dapat sampai / berjumpa kehadhirat Allah, sebelum Anda menghapuskan dosa-dosa 
kejahatan dan noda-noda keangkuhan yang melekat pada diri anda, tentulah anda tidak mungkin 
sampai kepada-Nya selamanya. 


Tetapi apabila Allah menghendaki agar anda dapat berjumpa denganNya , maka Allah akan 
menutupi sifat-sifatmu dengan sifat-sifat Kemahasucian-Nya , kekuranganmu dengan 
Kemahasempurnaan-Nya. 


Allah Ta'ala menerima engkau dengan apa yang Dia (Allah) karuniakan kepadamu, bukan karena 
amal perbuatanmu sendiri yang engkau hadapkan kepada-Nya.” 


“Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan 
mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan dan keagunganlya, 
sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. Ya Tuhan, bagaimana Engkau 
tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana Engkau akan Gaib, padahal 
Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang memberikan petunjuk dan kepadaNya 
kami mohon pertolongan" 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0804. Siapakah sebenarnya yang mereka ikuti 


Dalam tulisan kami sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/klaim- 
mereka/ telah disampaikan oleh Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wal Ifta' 


(Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) kerajaan dinasti Saudi bahwa Imam Baihagi, Imam 
Nawawi maupun Ibnu Hajar dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah telah 
terjatuh/tergelincir pada penakwilan terhadap sifat-sifat Allah. Pendapat mereka bahwa 
pemahaman tersebut tidak sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh. Pada kenyataanya yang 
dimaksud oleh mereka tidak sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh adalah tidak sesuai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6398 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya dalam memahami lafaz/tulisan 
perkataan Salafush Sholeh. 


Pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya dengan istilah mereka sebagai "tanpa 
tahrif , tanpa tathil, tanpa tamstilftasybih dan tanpa takyif" pada dasarnya adalah memahami ayat- 
ayat mutasyabihat tentang sifat Allah berdasarkan pemahaman secara dzahir atau secara harfiah 
yang kami sebut sebagai pemahaman dengan metodologi “terjemahkan saja” sebagaimana yang 


telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/2011/02/02/ 
terjemahkan-saja/ Padahal ulama-ulama terdahulu telah memperingatkan kita antara lain 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. Begitupula kita seharusnya memperhatikan 
peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali ra dalam 
riwayat berikut, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini 
ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir. Seseorang bertanya 
kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat 
ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-@urasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). Tulisan kali ini menyoroti kembali fatwa Al-Lajnah Ad- 
Da imah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta' (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) kerajaan 
dinasti Saudi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Karimah 'Askari bin Jamal Al Bugisi, Murid 
Ulama Muapbil bin Hadi Al Wadi'i, Yaman. Ustadz Abu Karimah “Askari adalah yang berselisih 
pemahaman dengan ustadz Firanda walaupun mereka berdua sama mengaku-aku mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh sebagaimana terurai dalam tulisan pada http://www.salafybpp.com/ 
categoryblog/97-dusta-firanda-ditengah-badai-fitnah-yang-sedang-melanda-bagi1.html 

Fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Karimah, 
kami ambil dari dari situs : http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id-33 

Berikut kutipannya : 


Kekek kekkk 


awal kutipan 


Jawab: "Do'a jama'i setelah Imam mengucapkan salam dengan serempak, tidak ada 
asalnya yang menunjukkan bahwa amalan ini disyari'atkan. Dan Dewan Riset dan Fatwa 
memberikan jawaban sebegai berikut: 


"Do'a sesudah shalat fardlu dengan mengangkat kedua tangan baik oleh Imam maupun 
ma mum, sendirian atau bersama-sama, bukanlah sunnah. Amalan ini adalah bid'ah yang 
tidak ada keterangannya sedikitpun dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam dan 
para sahabatnya radliyallahu 'anhum. Adapun do'a tanpa hal-hal demikian, boleh dilakukan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6399 | 


karena memang ada keterangannya dalam beberapa hadits. Wabillahi taufig. Semoga 
shalawat tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para 
sahabatnya. (Lajnah Daimah). 


Pada bagian lain, Lajnah menjawab:"Do'a dengan suara keras setelah shalat lima waktu, 
ataupun sunnah rawatib. Atau do'a-do'a sesudahnya dengan cara berjama'ah dan terus- 
menerus dikerjakan merupakan perbuatan bid'ah yang munkar. Tidak ada keterangan 
sedikitpun dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tentang hal ini, juga para 
sahabatnya radliyallahu 'anhum. Barangsiapa yang berdo'a setelah selesai shalat fardlu 
atau sunnah rawatibnya dengan cara berjama'ah, maka ini adalah menyelisihi Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah. Dan apabila mereka menganggap orang yang mengingkari hal ini 
atau tidak berbuat sebagaimana yang mereka lakukan sebagai orang kafir atau bukan 
Ahlus Sunnah wal Jama'ah, maka ini adalah kebodohan dan kesesatan serta 
memutarbalikkan kenyataan yang ada. (Lajnah Daimah, lihat Fatwa Islamiyah 1/318-319) 


kekkk Kekek 


akhir kutipan 


Namun disisi lain kami mendapatkan keterangan dari http://www.voa-islam.com!/islamia/ 
ibadah/2011/01/12/12739/menjaharkan-dzikir-sesudah-shalat-fardhu-ternyata-sunnah/ — sebagai 
berikut : 


keke keke 


awal kutipan 
Fatwa Syaikh Ibnu Bazz 


Al-Allamah Syaikh Ibnu Bazz pernah ditanya tentang sunnah dzikir sesudah shalat, mana 
yang sesuai sunnah, mengeraskan dzikir atau melirihkannya ?. Beliau menjawab : Yang 
sunnah adalah menjaharkan dzikir sesudah shalat lima waktu dan sesudah shalat Jum'at 
ba'da salam. Hal itu didasarkan hadits dalam Shahihain, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 
anhuma bahwa mengeraskan suara dzikir sesudah manusia selesai melaksanakan shalat 
wajib sudah ada pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, “Aku 
mengetahui kalau mereka sudah selesai shalat apabila aku mendengarnya.” (Kumpulan 
pertanyaan yang ditujukan kepada Syaikh Ibnu Bazz oleh Muhammad al-Syayi') 


Dalam Jawaban lain, beliau berkata: “Telah disebutkan dalam kitab shahihain, dari 
riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, “Sesungguhnya mengeraskan dzikir saat 
selesai dari shalat wajib, itu telah ada di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Ibnu 
Abbas juga mengatakan: “Aku tahu selesainya shalat mereka itu, saat aku mendengar 
(suara @zikir) itu.” 


Hadits shahih ini dan hadits-hadits semakna lainnya yang berasal dari hadits Ibnu Zubair, 
dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhuma dan lainnya, semuanya menunjukkan 
disyariatkannya mengeraskan dzikir ketika orang-orang selesai shalat wajib, yang kira-kira 
sampai terdengar oleh orang-orang yang berada di pintu-pintu dan di sekitar masjid, 
sehingga mereka tahu selesainya shalat (jama'ah) dengan (kerasnya suara dzikir) itu. 
(Tapi) bagi orang yang didekatnya ada orang lain yang sedang menyelesaikan shalatnya, 
maka sebaiknya ia memelankan sedikit suaranya, agar tidak mengganggu mereka, karena 
adanya dalil-dalil lain yang menerangkan hal itu. 


Dalam tuntunan mengeraskan dzikir ketika para jamaah selesai shalat wajib ini, ada 
banyak manfaat, diantaranya: 


1. Menampakkan pujian kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6400 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kenikmatan bisa menjalankan kewajiban yang agung ini. 


2. Dan (sebagai sarana untuk) mengajari orang yang jahil dan mengingatkan orang 
yang lupa. Jika saja tidak ada hal itu, tentunya sunnah ini akan jadi samar bagi banyak 
orang. Wallahu waliyyut taufig. 


Syaikh Shalih al-Fauzan 


Beliau ditanya tentang menjaharkan doa dan dzikir secara umum, dan sesudah shalat 
secara khusus? Apakah doa dan dzikir itu dengan keras, lirih, atau di antara keduanya? 


Beliau menjawab, “Doa yang dicontohkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang 
disyari'atkan, seseorang diberi pilihan antara menjaharkannya atau melirihkannya. Allah 
Ta'ala berfirman, 


#03. 5d. 02 20 
kako 3 2 mai SU) Nasa 


“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.” (AS. Al-a'raf: 
55) 


Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang lirih dan tersembunyi. Engkau boleh 
berdoa dengan keras dan lirih, kecuali apabila menjaharkannya bisa mengganggu orang 
disekitarmu: yang tidur, shalat, atau yang sedang membaca Al-Guran al-Karim, maka 
engkau harus melirihkan suaramu. Atau apabila kamu takut tumbuh riya' dan sum'ah dalam 
dirimu, maka engkau lirihkan suaramu dalam berdoa, karena hal ini lebih bisa menjadikan 
ikhlas. 


Perlu diperhatikan, bahwa mengeraskan di sini bukan dengan suara bersama-sama (koor), 
sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Setiap orang berdoa untuk dirinya dengan 
lirih dan keras. Adapun berdoa dengan berjama'ah (bersama-sama), maka termasuk 
bid'ah. 

Sedangkan dzikir sesudah shalat, maka yang sunnah adalah menjaharkannya sesuai 
dengan hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa para sahabat menjaharkan dzikir 
sesudah shalat, tahlil dan ihtighfar sesudah salam sebanyak tiga kali, lalu membaca: 


yag Kai Sy MSI Sd Bapa Von ii II ASI JUmI 5 USG pulai Wing ella if mali 

aa ea IS 

sampai akhir dari dzikir-dzikir yang dicontohkan, maka membacanya dengan keras. Tapi 

dengan sendiri-sendiri, bukan dengan berjamaah (bersama-sama) sebagaimana yang kami 

sebutkan di awal. Dzikir berjama'ah ini termasuk perkara bid'ah (yang diada-adakan). 

Setiap orang berdzikir sendiri-sendiri dan mengeraskannya sesudah shalat.” (al-Muntaga' 
min Fatawa al-Fauzan: Juz 3). 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Pada kesimpulan akhirnya penulis tulisan tersebut menuliskan “Pendapat yang menganjurkan 
untuk mengeraskan azikir sesudah shalat sesuai dengan dzahir hadits. Maka, sebagaimana 
kaidah Ushul Figih bahwa makna dzahir harus lebih didahulukan dan diamalkan sehingga ada dalil 
kuat lainnya yang me-nasakh-nya, atau men-takhshish-nya atau men-takwil-nya. Dan tidak 
didapatkan adanya dalil kuat yang menerangkan, bahwa dikeraskannya dzikir setelah shalat wajib 
itu hanya untuk sementara waktu saja.” 


Jadi kesimpulan mereka dengan cara memaknai hadits secara dzahir (harfiah) atau sebagaimana 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6401 | 


yang tertulis maka sunnah Rasulullah adalah mengeraskan dzikir sesudah shalat secara sendiri- 
sendiri dan tidak secara berjam'ah. 


Bagaimana kenyataannya ? 
Apakah mereka ada mengikuti sunnah Rasulullah mengeraskan dzikir secara sendiri-sendiri ? 
Apakah mereka lebih memilih melirihkan dzikir daripada sunnah Rasulullah mengeraskan dzikir? 


Ataukah mereka ada yang beranggapan sunnah Rasulullah mengeraskan dzikir bertentangan 
dengan firman Allah ta'ala yang artinya “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan 
suara yang lembut.” (AS. Al-a'raf: 55) 


Dzikir berjamaah adalah tolong menolong dalam amal kebaikan. Jika salah satu saja peserta atau 
pemimpin dzikir dapat menghantarkan dzikir sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla maka 
seluruh peserta dzikir akan mendapatkan kebaikannya bahkan orang yang hanya sekedar duduk 
bergabung dalam dzikir berjamaah tersebut juga akan mendapatkan kebaikan. 


Dalam sebuah hadits gudsi Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Nabi Shalllahu alaihi wasallam 
bersabda 


“Sesungguhnya Allah SWT memiliki beberapa malaikat yang seringkali berkeliling untuk mencari 
majelis orang-orang berzikir. Maka,ketika mereka menemukan sekelompok orang yang berzikir, 
para malaikat menghampiri mereka dan saling mengepakkan sayapnya sembari berputar-putar 
hingga mereka berada di antara ahli zikir dan langit. Saat orang-orang yang berzikir itu bubar, para 
malaikat kembali dan naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat - sedangkan 
Allah lebih mengetahui daripada mereka,'Kalian datang dari mana?' Mereka menjawab, 'Kami 
datang dari majelis hamba-hamba-Mu di bumi. Mereka bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, 
bertahlil dan berdo'a kepada Engkau' Allah bertanya,"Apa yang mereka minta kepada-Ku?' Para 
malaikat menjawab, 'Mereka mengharap surga-Mu.'Allah berkata, 'Apakah mereka bisa melihat 
surga-Ku?' Para malaikat menjawab, "Tidak, wahai Tuhan." Allah berfirman, 'Bagaimana jika 
mereka bisa melihat surga-Ku?' Malaikat menjawab, "Mereka akan memohon perlindungan kepada 
Engkau.' Allah bertanya, 'Meminta perlindungan dari apa?" Mereka menjawab, 'Dari neraka, wahai 
Tuhan.' Allah bertanya, 'Apakah mereka melihat neraka-Ku?' Para malaikat menjawab, 'Tidak, 
wahai Tuhan.' Allah bertanya, 'Bagaimana jika mereka bisa melihatnya?" Para malaikat menjawab, 
'Mereka akan memohon ampunan-Mu.' Allah berfirman, 'Aku telah mengampuni dosa mereka, 
mengabulkan permintaan mereka, dan memberikan perlindungan kepada mereka.' Para malaikat 
berkata, 'Ya Tuhan,di dalam majelis zikir itu terdapat fulan, ia sering melakukan perbuatan 
maksiat. Sebenarnya, ia hanya kebetulan lewat kemudian duduk bergabung dengan mereka.' 
Allah berfirman, 'Aku juga mengampuni dosanya. Mereka (ahli zikir) itu tidak tenodai oleh teman 
duduk mereka.” (HR Muslim) 


Cara paling mudah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang telah dilakukan oleh 
Rasulullah dan para Salafush Sholeh adalah dengan mengetahui dzikir yang dilakukan oleh para 
Habib dan para Sayyid pada umumnya karena para Habib dan para Sayyid yang merupakan 
keturunan cucu Rasulullah, mereka mendapatkan pengajaran langsung dari orang tua-orang tua 
mereka terdahulu yang mendapatkan pengajaran langsung dari keluarga Rasulullah. Bahkan 
Imam Sayyidina Ali ra mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Dalam masalah teknis pelaksanaan ibadah dapat kita analogikan dengan belajar berenang. Mana 
yang lebih baik hasilnya, belajar berenang melalui pemahaman tulisan/buku petunjuk cara 
berenang atau belajar berenang melalui didikan langsung oleh pelatih renang. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6402 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Begitupula dalam teknis pelaksanaan sholat segelintir umat Islam yang mengikuti berdasarkan 
pemahaman ulama Al Albani yang diperolehnya dari upaya beliau memahami lafaz/tulisan hadits 
sedangkan beliau tidak dikenal oleh jumhur ulama mempunyai kompetensi sebagai Imam Mujtahid 
Mutlak sehingga kemungkinan kesalahpahamannya semakin besar. Contoh pendapat ulama Al- 
Albani. (Kitab Sifat Shalat Nabi halaman 140) bahwa menggerakkan jari dilakukan sepanjang 
membaca lafadz Tasyahhud dengan contoh pada  http://www.youtube.com/watch? 
vzze8j wX7Guw 

Kajian selengkapnya tentang perihal berisyarat dengan jari telunjuk diuraikan dalam tulisan pada 
http://albanjari.eramulti.com/berisyarat-dengan-jari-telunjuk —. Terlebih lagi beliaupun ada 
mengingkari hadits Rasulullah sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak-cukup/ dan terhadap hadits-hadit lain diuraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/ 
inilahahlussunnahwaljamaah.pdf 

Lebih mudah dan selamat mengikuti teknis pelaksanaan sholat mengikuti apa yang dilakukan oleh 
para Habib dan para Sayyid karena mereka mendapatkan pengajaran langsung dari orang tua- 
orang tua mereka terdahulu yang mendapatkan pengajaran langsung dari keluarga Rasulullah. 
Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 


Kadang ketakutan umat Islam dalam mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Imam Sayyidina 
Ali ra terlampau berlebihan yang semua itu dikarenakan fitnah orang dari kaum (zionis) Yahudi 
sehingga takut dikatakan sebagai pengikut Syiah khususnya mereka yang membenci Khulafaur 
Rasyidin lainnya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Imam “Ali RA berkata: aku bertanya: Wahai 
Rasulullah! Apakah ciri-ciri mereka? Baginda RA bersabda: “Mereka menyanjungimu dengan 
sesuatu yang tidak ada padamu" 

Padahal Imam Sayyidina Ali ra adalah khataman Khulafaur Rasyidin yang menyampaikan secara 
mendalam dan rinci bagaimana cara mencapai muslim yang Ihsan. 


Apakah Ihsan ? 
Ip sp ap ISU 01 alih ar MS abi Sasas Of IG OLI GAN Ie) 6 JB 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 


(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 


index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com muslim 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat 
Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 
Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6403 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah berma'rifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 
muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Jadi pada hakikatnya ghazwul fikri yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi melalui pusat-pusat 
kajian Islam yang mereka dirikan atau melalui orang-orang yang telah “dibentuk” oleh mereka 
adalah menjauhkan umat Islam dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Sayyidina Ali ra atau 
dengan kata lain menjauhkan umat Islam dari tentang Ihsan. Dari sinilah sumber terjadinya 
kerusakan akhlak pada segelintir kaum muslim sama bahayanya dengan upaya perusakan akhlak 
melalui pornografi, sex bebas, miras, narkoba, gaya hidup bebas, hedonisme, sekulerisme, 
pluralisme, liberalisme , dll . 


Pengetahuan tentang Ihsan ada pada Tasawuf dalam Islam. Dalam kurikulum perguruan tinggi 
Islam, sejak dahulu kala, tasawuf adalah pendidikan akhlak yakni jalan (tharigat) untuk menjadi 
muslim yang Ihsan. 


Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/16/2010/06/07/pendidikan-akhlak/ 


Cobalah tanyakan kepada koruptor, apakah mereka takut dengan neraka. Pastilah mereka akan 
menjawab bahwa mereka takut akan siksa neraka. Namun mereka tidak takut bahwa perbuatan 
korupsi mereka telah dilihat Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak pernah sampai pengetahuan 
tentang Ihsan sehingga mereka tidak mempunyai keyakinan bahwa segala sikap dan perbuatan 
mereka selalu dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, setiap saat, dan Dia tidak tidur sebagaimana 
firmanNya yang artinya “Dia yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurus (makhlukNya), 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik Nya apa yang dilangit dan apa yang di bumi" (As Al Bagarah 
(21:255) 

Begitupula dengan penguasa negeri kita yang telah diingatkan oleh para ulama bahwa “Negara 
dinilai tidak hadir untuk melindungi segenap kehidupan warganya. Bahkan retorika yang 
disampaikan pemerintah lebih banyak berbau kebohongan". Bohong adalah tidak sesuai 
perkataan dengan kenyataannya. Bohong adalah termasuk akhlak buruk dan yang melakukannya 
pada hakikatnya karena tidak tahu tentang Ihsan atau tidak meyakini bahwa sikap dan perbuatan 
mereka dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. 


Apakah penguasa negeri kita telah dengan nyata melindungi rakyatnya di Ambon, Papua maupun 
rakyatnya yang terkena bencana lumpur Sidoarjo ? 


Bandingkanlah dengan akhlak yang diperlihatkan oleh Khalfiah Umar ra berikut kutipannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6404 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Khalifah Umar ra menjenguk ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat 
apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Khalifah Umar ra 
berteriak, “Apakah kau memasak batu?” 


Perempuan itu menjawab dengan menganggukkan kepala. 
“Buat apa?" 


Dengan suara lirih, perempuan itu kembali bersuara menjawab pertanyaan Umar, “Aku memasak 
batu-batu ini untuk menghibur anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar. la tidak mau melihat ke 
bawah, apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum. 


Lihatlah aku. Aku seorang janda miskin. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa- 
apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat 
rejeki. Namun ternyata tidak. Sesudah petang tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa 
tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam 
panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia 
akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia 
bangun dan menangis minta makan. 


Ibu itu diam sejenak. Kemudian ia melanjutkan, “Namun apa dayaku? Sungguh Khalifah Umar 
tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya.” 


Dengan air mata berlinang Khalifah Umar bangkit dan mengajak Sahabatnya untuk kembali ke 
kota. Tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum di punggungnya, untuk diberikan kepada 
janda tua yang sengsara itu. 


Karena Khalifah Umar terlihat keletihan, Sahabatnya berkata, “Wahai Khalifah Umar, biarlah aku 
saja yang memikul karung itu....” 


Dengan wajah merah padam, Khalifah Umar menjawab “Jangan jerumuskan aku ke dalam 
neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini, apakah kau kira engkau akan mau 
memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?” 


Begitu pula yang terjadi dengan pihak eksekutif, yudikatif, legislatif negeri ini. Pada hakikatnya 
kebijakan dan implementasinya dalam memenuhi amanat rakyat hanya berdasarkan kesepakatan 
di antara mereka semata. Mereka tidak menyadari tentang Ihsan, tidak menyadari bahwa Allah 
Azza wa Jalla melihat sikap dan perbuatan mereka. 


Contohnya mereka telah menyetujui undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi 
pada tanggal 26 November 2008 namun kenyataannya keping-keping video porno masih saja 
tersebar dengan bebasnya di negeri tercinta ini. Mereka dapat terjerumus dalam kemunafikan, 
berbeda antara yang dikatakan dengan kenyataannya. 


Begitupula dalam penegakkan hukum hanya berdasarkan interpretasi dan kesepakatan antar 
manusia belaka menyesuaikan dengan kepentingan pihak yang akan “dimenangkan”. Bisa 
dilakukan dengan penggiringan “opini” maupun pencitraan hal ini sesuai dengan “target kerja” 
kaum Zionis Yahudi 


Protokol Zionis yang kelimabelas 


...Dibawah pengaruh kita, pelaksanaan hukum kaum non. yahudi harus dapat diredusir seminim 
mungkin. Penghormatan kepada hukum harus dirongrong dengan cara interpretasi sebebas 
mungkin sesuai dengan apa yang telah kita perkenalkan pada bidang ini. Pengadilan akan 
memutuskan apa yang kita dikte, bahkan dalam kasus-kasus yang mungkin mencakup prinsip- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6405 | 


prinsip dasar atau isu-isu politik melalui jalur pendapat surat kabar dan jalur lainnya. 


Oleh karenanya para penguasa negeri yang muslim sebaiknya janganlah menjadikan Amerika 
maupun sekutunya yang dibelakang mereka semua adalah kaum Zionis Yahudi sebagai "teman 
kepercayaan", penasehat, pelindung, pemimpin. 


Taatilah para ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama, mereka yang mentaati Allah Azza wa 
Jalla dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita dengan firmanNya yang artinya 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Ironis yang terjadi di wilayah kerajaan dinasti Saudi, mereka menjadikan Amerika sebagai teman 
kepercayaan, pelindung, penasehat. Contoh paling mudah untuk diketahui bahwa mereka 
menyusun kurikulum pendidikan agama bekerjasama dengan Amerika yang dibelakangnya adalah 
kaum Zionis Yahudi , sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ Inilah salah satu "pintu 
masuk" ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi dan 
kesalahpahaman-kesalahpahaman tersebut menyebar luas ke negeri-negeri kaum muslim melalui 
perantaraan beasiswa pendidikan di wilayah kerajaan dinasti Saudi. 


Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al 
Mukarromah, menyampaikan bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) 
cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah 
(aliran—aliran tasawuf) adalah syirik dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama/ 

Dalam beberapa tulisan berturut-turut, kami telah menghimbau untuk menggigit As Sunnah dan 
sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam 
Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. Janganlah memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri atau mengikut pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai 
Imam Mujtahid Mutlak. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/31/gigitlah-as-sunnah/ 

Sebaiknya kita mengambil ilmu dari mulut ulama bermazhab dan sholeh. Hal ini telah kami uraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/02/dari-mulut-ulama/ 

Kita sebaiknya menghindari kitab ulama yang belajar sendiri dan tidak bermazhab hal ini telah 
kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/kitab-tidak- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6406 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bermazhab/ 


Salah satu cara mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru adalah dengan mengikuti 
pendapat/pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang empat dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. 


Permasalahan yang terjadi pada Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta' (Komite 
Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) adalah mereka tidak lagi mengikuti pendapat pemimpin ijtihad 
kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat. Mereka lebih 
menyandarkan pada pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu @oyyim Al Jauziah, ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab atau bahkan mungkin pemahaman ulama Al Albani, padahal 
mereka oleh jumhur ulama tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak atau Imam 
Mazhab. Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang berempat namun pada akhirnya 
pendapat / pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau tidak menyeluruh sehingga 
kaum muslim mencukupkannya pada Imam Mazhab yang empat. Contoh ulama yang masih 
berpegang teguh kepada pemahaman/pendapat Imam Mazhab adalah Mufti Mesir Profesor 
Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 

Ulama yang tidak mau bermazhab , pada hakikatnya telah memutuskan rantai sanad ilmu atau 
sanad guru, berhenti pada akal pikirannya sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa nafsu atau 
kepentingan 


Sanad ilmu (sanad guru) sama pentingnya dengan sanad hadits. 


Sanad hadits mempertanyakan atau menganalisa dari mana matan/redaksi hadits tersebut 
diperoleh sampai kepada lisannya Rasulullah 


Sedangkan sanad ilmu (sanad guru) mempertanyakan atau menganalisa dari mana penjelasan Al 
Gur'an dan As Sunnah tersebut diperoleh sampai kepada lisannya Rasulullah 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-@ur'an dan Sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi ataupun serangan ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilakukan kaum kafir dan munafik atau tercampurnya dengan hawa nafsu. 
Karena sanad inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Tulisan kali ini kami akhiri dengan nasehat Imam Mazhab tentang pentingnya tasawuf dalam Islam 
atau pentingnya pendidikan akhlak. 


Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6407 


mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” . 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,” Berusahalah engkau menjadi seorang 
yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil 
salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. 
Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak 
dapat merasakan kelazatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak 
mahu mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” 


(Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0810. Pelajaran Dari Tragedi Universitas Darul Hadits 
Dammaj Yaman 


Kepala Universitas, Syeikh al-Hajuri Yahya, yang tetap di Dammaj, mendorong para pengikutnya 
dalam sebuah pernyataan tertulis yang didistribusikan pada rapat umum tersebut untuk memulai 
"jihad terhadap Syiah Rafida al Houti," menggunakan istilah yang diciptakan oleh Salafy Saudi 
untuk menggambarkan Syiah. 


Dikutip AFP, perwakilan pemberontak 'di Sanaa, Khaled al-Madani, menuduh lembaga Darul 
Hadits adalah lembaga garis keras yang melakukan penghasutan sektarian. Seperti diketahui, 
kelompok Syi'ah telah melakukan upaya blokade dan pengepungan terhadap Markaz Darul Hadits 
Dammaj, Yaman. Markas Darul Hadits Dammaj adalah markas kelompok yang menamakan diri 
mereka sebagai kelompok salafiyin. Tidak ada penjelasan detail sejak kapan pengepungan 
berlangsung. Demikian laporan yang ditulis Rabi bin Hadi '"Umair al Madkhali yang diperoleh dari 
situs Sahab. 


Rabi bin Hadi 'Umair al Madkhali, salah seorang pemimpin kelompok Salafy, juga mengajak para 
pengikutnya untuk melawan serangan kelompok Syiah, di Dammaj, Yaman melalui surat 
tertanggal 4 Dzulhijjah 1432 H yang dipublikasikan di Sahab.net. Darul Hadits terletak di daerah 
yang dikuasai oleh pemberontak Syiah Houti, didirikan pada tahun 1980 oleh almarhum Syeikh 
Muabil Bin Hadi Al Wadie. Saat ini menampung lebih dari 10.000 mahasiswa. 


Demikianlah informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber tentang tragedi antara kelompok 
manusia yang sama-sama telah bersyahadat namun berbeda pemahaman terhadap Al @ur'an dan 
As Sunnah. 


Tiga permasalahan besar yang kita, kaum muslim pada umumnya hadapi yang ketiga-tiganya 
akibat korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi 


1. Sekte berpemahaman SEPILIS (Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme), mereka yang 
memahami Al @ur'an dan As Sunnah sesuai kepentingan atau kemauan mereka sendiri. 


2. Sekte Syiah khususnya yang membenci Khulafaur Rasyidin lainnya. Mereka yang 
ditanyakan oleh Imam “Ali RA berkata: aku bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah ciri-ciri 
mereka? BagindaSAW bersabda: “Mereka menyanjungimu dengan sesuatu yang tidak ada 
padamu”. Kita harus dapat membedakan antara keturunan cucu Rasulullah dengan para 
pengaku pengikut Imam Sayyidina Ali ra. 


3. Sekte yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6408 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah. Mereka yang memahami Al 
Gur'an dan As Sunnah secara harfiah (dzahir) atau yang kami katakan dengan metodologi 
pemahaman "terjemahkan saja" . Mereka menamakan dirinya Salafi (pengikut ulama Ibnu 
Taimiyyah) dan dinamakan Salafi Wahhabi atau disingkat Wahhabi bagi pengikut pemahaman 
ulama Ibnu Taimiyyah melalui pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. Syaikh 
Ahmad ibn Hajar al- Butami dalam biografi Syaikh Muhammad ibnu Abdil Wahhab yang juga 
ditashhihkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz, mengakui Wahhabi adalah ajaran 
Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. 
- Di halaman 59 disebutkan : 
Sala Wi g ok elo an del3 UI au) 
“maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahhabi 
- Di halaman 60 disebutkan : 
2 buk ya sagy Wae 38 Uni U gala do AKA 
“atas dasar dari dakwah agama wahhabi di Mekkah” , 
BN NY el Madan Na, 
“mereka beragama dengan Islam atas Mazhab Wahhabi' 
Selain permasalah tiga sekte utama di atas ada sekte-sekte lainnya seperti 


Sekte Ahmadiyah didirikan oleh seorang Freemasonry India Mirza Ghulam Ahmad, yang radikal 
disebut aliran Gadyani, dan yang halus disebut aliran Lahore. Biaya dakwah dan tablighnya itu 
dari Freemasonry International melalui penguasa Inggris. 


Dibiayai oleh Freemasonry pada tahun 1946 didirikan sekte @uraniyah dipimpin oleh Syekh Yakub 
dari Palestina, segala sesuatu harus berdasar Guran tanpa tafsir dan semua hadits Nabi saw 
ditolaknya, sehingga mereka shalat dan saum hanya berdasarkan Gur'an, tidak ada raka'at dalam 
shalat, tidak ada bacaan tertentu dalam shalat, tidak ada adzan, gamat dsb. 


Sekte Bahaiyah yang didirikan seseorang Freemason Abdulbaha kelanjutan dari paham 
“Babbiyah” yang diusung oleh Mirza Ali Muhammad (meninggal tahun 1853 M). Ia mendakwakan 
dirinya “Al Bab”. Dalam dakwahnya ini ia menerangkan bahwa agama yang tiga semuanya benar, 
semuanya datang dari Allah. Karena itu ketiganya harus disatukan, tidak ada Yahuidi, tidak ada 
Nasrani dan tidak ada Islam, yang ada ialah “Dinullah” (Agama Tuhan). 


Sekte Bahaiyah beritigad (agidah) bahwa Tuhan menjelma ke dalam tubuh Bahaullah, jadi ia 
adalah manifestasi dari Tuhan diatas dunia. Nampak i'tigadnya diambil dari kepercayaan Kristen 
atau kepercayaan Budha, yang mempercayai ada Tuhan yang batin dan ada bagiannya yang 
melahirkan dirinya. Hal ini diyakini juga oleh segelintir umat muslim yang berkeyakinan bahwa 
Tuhan bertempat di tempat yang tinggi (di atas “Arsy) hanya dapat dilihat ketika manusia telah 
berada di surga dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya “Aku adalah dekat” (AS Al Bagarah 
(2):186 ) adalah ilmuNya. Mereka yang tidak dapat membedakan "mencari-cari takwil" dengan 
"mentakwilkan" justru mentakwilkan "Aku adalah dekat" adalah ilmuNya. 


Seluruh sekte-sekte ini pada hakikatnya adalah korban pengaruh ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi guna memecah belah kaum muslim dari dalam. Mereka 
melakukan ghazwul fikri melalui pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan atau melalui 
cendikiawan muslim/non muslim yang telah “dibentuk” atau “ditugaskan” oleh mereka. 


Empat gerakan yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi yakni 
1. Paham anti mazhab, umat muslim diarahkan untuk tidak lagi mentaati pimpinan ijtihad atau 
imam mujtahid alias Imam Mazhab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6409 


2. Pemahaman secara ilmiah, umat muslim diarahkan untuk memahami Al @uran dan As 
Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan metodologi “terjemahkan saja” hanya 
memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang 
memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dll 

3. Paham anti tasawuf untuk merusak akhlak kaum muslim karena tasawuf adalah tentang 
Ihsan atau jalan menuju muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. 

4. Paham Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme (SEPILIS) disusupkan kepada umat muslim 
yang mengikuti pendidikan di “barat” 


Kaum Zionis Yahudi dalam upaya ghazwul fikri mereka mempelajari Al Guran dan AS Sunnah 
namun pemahaman mereka semata-mata adalah pemahaman ilmiah , pemahaman secara harfiah 
atau pemahaman secara dzahir, apa yang tertulis / tersurat. Mereka tidak akan mendapatkan 
pemahaman secara tersirat atau pemahaman secara hikmah karena pemahaman secara hikmah 
hanya dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang dikehendakiNya 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @ur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)". (AS Al Bagarah (21:269 ) 


Tentulah kaum Zionis Yahudi bukanlah termasuk orang-orang yang dikehendakiNya bahkan 
mereka yang dimurkaiNya 


Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Kaum Zionis Yahudi, merupakan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap 
manusia yang telah bersyahadat 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik” (AS Al Maaidah (51: 82 ). 


Kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan lucifier, freemason atau iluminati adalah mereka 
yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Telah 
dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya “Dan setelah 
datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada 
pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke 
belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah) dan 
mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan 
mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 
mengerjakan Sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (2): 
101-102) 


Jadi pada hakikatnya kaum Zionis Yahudi adalah pengikut syaitan yang berupaya menjerumuskan 
manusia kedalam kekufuran. 


Salah satu cara ghazwul fikri yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi agar kaum muslim 
terjerumus kedalam kekufuran adalah mengangkat kembali pemahaman ala pemahaman ulama 
Ibnu Taimiyyah. 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama yang dikenal memahami Al @uran dan As Sunnah lebih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6410 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bersandarkan kepada belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) 
dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri. 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 


1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 
2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) ditimbulkan dari kesalahpahaman misalkan kesalapahaman 
tentang bid'ah yang dapat menjerumuskan kedalam kekufuran sebagaimana yang diuraikan dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/06/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 
atau kesalahpahaman berakibat pengingkaran hadits Rasulullah sebagaimana contoh yang 


diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak-cukup! 


Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya berakibat terjerumus kedalam 
kekufuran. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
“Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Tragedi yang terjadi pada Universitas Darul Hadits Dammaj Yaman yang merupakan 
“peperangan” di antara dua buah sekte korban ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi pada 
hakikatnya merupakan keberhasilan kaum Zionis Yahudi menjerumuskan manusia kedalam 
kekufuran karena membunuh manusia yang telah bersyahadat adalah perbuatan kufur. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Rasulullah lalu bertanya: 'Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha 
Illaahu? " Aku menjawab, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena 
takutkan ayunan pedang." Rasulullah bertanya lagi: "Sudahkah kamu membelah dadanya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6411 | 


sehingga kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak?" Rasulullah 
terus mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku 
baru masuk Islam saat itu." (HR Muslim) 


Peperangan yang timbul diantara sekte Salafi dengan sekte Syiah pasti diawali dengan “interaksi” 
pada kedua belah pihak, sehingga sekte Syiah berkesimpulan bahwa lembaga Darul Hadits 
adalah lembaga garis keras yang melakukan penghasutan sektarian. Informasi terkait http:// 
isnad.net/baru-pengumuman-perang-oleh-syiah-untuk-ahlussunah-di-dammajyaman 


http://isnad.net/makar-hutsi-syiah-rafidhah-memblokade-ahlussunnah-dammai-yaman 

Telah kami sampaikan bahwa berdakwah tidak dapat dilakukan dengan “kekerasan” seperti 
dengan jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil hanya dipergunakan dalam periwayatan hadits semata 
sedangkan pada zaman ini sebaiknya berdakwah bil hikmah. Hal ini telah kami uraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/04/24/jarh-wa-tadil/ 


Berikut contoh bagaimana ulama keturunan cucu Rasulullah (para Habib) menasehati para 
pengaku pengikut Imam Sayyidina Ali ra alias sekte Syiah. 


kekkk kekkk 


awal kutipan 
Assalamualaikum warohmatullohi Wabarokatuh, Waba' du. 


Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dan kerahmatan serta kasih sayang 
dan nasehat, maka kami tekankan kepada kalian untuk berpegang teguh kepada petunjuk dan 
thorigoh para Aslaf kalian Ash Sholihun, dari sesepuh sesepuh kita dan ayah ayah kita serta 
ayah ayah mereka dan sesepuh sesepuh mereka. Generasi kegenerasi sampai kegenerasi 
para leluhur kita, seperti Al Imam Alhaddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al Imam 
Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh Abubakar 
bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali bin 
Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan yang 
diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir 
Ilallon Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Sadatina Ash 
Shodig dan Albagir dan Zainal Abidin, sampai ke kedua cucu yang terhormat Al Hasan dan Al 
Husin dan ayah mereka Al Karror (Imam Ali ) serta ibu mereka Az Zahro, sampai ke Rosululloh 
Shollallohu Alaihi Wa Alihi Wa Shohbihi Wa Sallam. 


Jalan mereka semuanya adalah keimanan dan ketagwa'an, yang berdiri diatas Ilmu, Amal, 
Ikhlas, Alkhouf serta Warok. Dan sifat mereka adalah sayang hamba hamba Alloh serta 
sangka baik kepada mereka. Dan mempersatukan kekuatan Muslimin dan merukunkan antara 
hati mereka dan membersihkan diri dari caci dan maki dan sangka buruk, serta mencari 
kedudukan dan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kemudian memfokuskan hati untuk 
cinta kepada Alloh dan Rosulnya serta para Nabinya, Malaikat, Sahabat, Tabi'in, Ahlul Bait dan 
Sholihin hususnya, serta semua orang yang mengucap La Ilaha Illalloh, dari zaman Adam 
sampai yaumul hisab pada umumnya. 


Dan Sunnah yang baik menyumber dan keluar dari rumah mereka, mereka adalah orang orang 
yang berpegang teguh dengannya dan mereka itulah Imam Imam Ahlussunnah Wal Jamaah. 
Kemudian kami wasiatkan kepada kalian untuk mempelajari sejarah mereka dan ahlag mereka 
serta managib dan sifat sifat mulia mereka, kemudian meniru dan mengikuti mereka. Maka 
pelajari dan kaji dengan baik apa yang ada di buku buku: Syarhul Ainiyyah, Ghuror Albaha' 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6412 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adh Dhowi, Albargoh Almasyigoh, Al Igdunnabawi Wafaidhul Asror dan serupa dengannya dari 
kitab kitab yang menghadapkan kalian kepada kenyataan dari jalan orang orang yang 
terhormat serta pengetahuan dan petunjuk mereka. 


Ketahuilah bahwa orang orang Islam sedang mengalami ujian Kristenisasi dan ajakan ajakan 
kepada aneka macam keburukan dan kemungkaran, serta meremehkan dan mengolok olok 
agama, dan fitnah adu domba dan perpecahan serta menyulut kebencian dan permusuhan 
dan kekacauan dan pengkeruhan pada benak dan hati. Dan dampaknya telah sampai kepada 
anak anak kita Al Abi Alawi. Maka berhati hatilah setiap orang dari kalian menjadi penyebab 
penguatan dan penyebaran fitnah dan ujian tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar. 


Ketahuilah bahwa apabila seseorang dari kami atau dari kalian mendapat kemuliaan dan 
kehormatan untuk bergabung pada kelompok atau golongan, maka kemuliaan dan kehormatan 
yang kami pilih adalah bergabung kepada Sanad yang bersambung kepada Rosululloh. Dan 
golongan inilah yang membawa bendera Da'wah Islamiyah dan kejujuran serta kesabaran dan 
tawadhuk dan ihlash. Bukan bergabung kepada salah satu pergerakan dan fron fron dan 
kelompok kelompok lain yang saat ini tersebar didunia yang bercampur dengan politik yang 
kotor dan kepentingan kepentingan yang jelek. 

Tidakkah kita dengan sungguh sungguh menghendaki untuk dikumpulkan di Mahsyar dalam 
salah satu kelompok pada hari kiamat, kecuali bersama mereka. 


OP BOLA may yaluala db pily Ugakaaa AG AI Jitadey diy Gplll P3 3 
Mereka adalah kaum yang mendapat hidayat, dan dengan karunia Alloh mereka bahagia. 
Mereka tidak menuju keselain Alloh, dan mereka selalu bersama Al Guran. 
SE ya Belang cegah Ip O Utaly 0 md akal) Cp ya adU Lo) 
Tuhanku berilah manfaat kepada kami dengan barokah mereka, dan tunjukkan kepada kami 
kebajikan dengan berkat kehormatan mereka. 
Dan matikanlah kami dalam jalan mereka, serta selamatkanlah kami dari fitnah. 


RAN kernny Al de) AA biakan (AS ekag dil ey. 
Ditulis pada hari Rabu tanggal 17 Robiul Akhir 1429 Hijriyah, bertepatan 23 April 2008 M 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Sifat “kekerasan” yang timbul dari lembaga Darul Hadits Dammaj Yaman dikarenakan mereka 
hanya mempelajari dan mendalami perkara Syariat semata sebagaimana pemahaman ulama Ibnu 
Taimiyyah, ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama Ibnu Utsaimin, ulama Sholih Fauzan dll 
seperti yang tercantum pada http://isnad.net/apa-yang-diajarkan-di-darul-hadits-dammaj 

Mereka tidak mendalami dan menjalankan tasawuf dalam Islam yakni tharigat (jalan) untuk 
mencapai muslim yang Ihsan. 

Padahal para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang 
empat telah memperingatkan kita bahwa janganlah hanya mendalami perkara syariat semata. 
Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar . 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,” Berusahalah engkau menjadi seorang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6413 


yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil 
salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. 
Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak 
dapat merasakan kelazatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak 
mahu mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” 


(Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Output keluaran dari Darul Hadits Dammaj Yaman boleh jadi menciptakan manusia yang keras 
sebagaimana contohnya yang terlukis dalam 


http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 
http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 
http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 


“Kekerasan” timbul karena mereka hanya mendalami perkara syariat dan tidak dibekali tentang 
tasawuf dalam Islam, tharigat (jalan) untuk mencapai muslim yang Ihsan atau mencapai muslim 
yang berakhlakul karimah. 


Nasehat Imam Sayyidina Ali ra kepada puteranya yang berisikan “rencana” pendidikan agama dan 
tidak memulainya dengan perkara syariat namun dengan mengedapankan pendidikan ke-ihsan-an 
atau akhlakul karimah. Selengkapnya dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/2010/11/04/nasehat-sayyidina-ali-ra/ 
Berikut kutipannya 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Sejak awal aku bermaksud menolong mengembangkan akhlak yang mulia dan 
mempersiapkanmu menjalani kehidupan ini. Aku ingin mendidikmu menjadi seorang pemuda 
dengan akhlak karimah, berjiwa terbuka dan jujur serta memiliki pengetahuan yang jernih dan 
tepat tentang segala sesuatu di sekelilingmu. 


Pada mulanya aku hanya ingin mengajarimu Kitab Suci, secara mendalam, mengerti seluk- 
beluk (tafsir dan takwil)nya, membekalimu dengan pengetahuan yang lengkap tentang perintah 
dan larangan-Nya (hukum-hukum dan syariat-Nya) serta halal dan haramnya. Kemudian aku 
khawatir engkau dibingungkan oleh hal-hal yang diperselisihkan di antara manusia, akibat 
perbedaaan pandangan di antara mereka dan diperburuk oleh cara berpikir yang kacau, cara 
hidup yang penuh dosa, egoisme dan kecenderungan hawa nafsu mereka, sebagaimana 
membingungkan mereka yang berselisih itu sendiri. 


Oleh karena itu, kutuliskan, dalam nasihatku ini,prinsip-prinsip dasar dari keutamaan, 
kemuliaan, kesalehan, kebenaran dan keadilan. Mungkin berat terasa olehmu, tetapi lebih baik 
membekali engkau dengan pengetahuan ini daripada membiarkanmu tanpa pertahanan 
berhadapan dengan dunia yang penuh dengan bahaya kehancuran dan kebinasaan. Karena 
engkau adalah pemuda yang saleh dan bertagwa, aku yakin engkau akan mendapatkan 
bimbingan dan pertolongan ilahi (taufik dan hidayah-Nya) dalam mencapai tujuanmu. Aku ingin 
engkau berjanji pada dirimu untuk bersungguh-sungguh mengikuti nasihatku ini. 

“““## akhir kutipan 


keke 


Sekali lagi kami sampaikan bahwa berdakwah tidak dengan “kekerasan”. Bayangkan berdakwah 
agar manusia beragama Islam saja tidak dibolehkan dengan paksaan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6414 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tidak ada paksaan untuk beragama (Islam) ” (AS Al Bagarah 
(21:256) 

Apalagi kita berdakwah kepada manusia yang telah bersyahadat, seharusnyalah ketika kita 
berdakwah kepada mereka dengan membayangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kelak 
nanti akan memanggil mereka dengan penuh cintanya , “ummati....ummati....ummati”. Malulah kita 
kepada Rasulullah, tauladan kita semua. 


Oleh karenanyalah kita sebaiknya berdakwah bil hikmah dengan memahami hakikat perintah dan 
laranganNya kemudian menyampaikan dengan cara yang arif bijaksana sehingga objek dakwah 
dapat memahami, menerima dan mengikuti atas kesadarannya sendiri. Sehingga mereka 
beribadah bukan karena kita (kita perintah) atau bukan karena terpaksa (kita paksa) namun 
karena Allah ta'ala semata. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0827. Gigitlah As-Sunnah Berdasar Pemahaman Imam 
Mujtahid 


Gigitlah As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad 
(Imam Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasandari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. Janganlah memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri atau mengikut pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai 
Imam Mujtahid Mutlak. 


Bahkan segelintir umat muslim terkecoh oleh ulama yang tanpa disadari telah berbohong karena 
mereka mengatakan atau mengaku-aku bahwa apa yang mereka pahami dan sampaikan adalah 
pemahaman Salafush Sholeh. Tentulah mereka tidak pernah bertemu dengan Salafush Sholeh 
untuk mengkonfirmasi pemahaman Salafush Sholeh sebenarnya. Kenyataannya adalah 
pemahaman mereka sendiri terhadap lafaz/tulisan perkataan Salafush Sholeh dimana upaya 
pemahaman mereka tentulah bisa benar dan bisa pula salah, terlebih lagi mereka tidak dikenal 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Jumhur Ulama sejak dahulu sampai saat ini telah disepakati Imam Maliki, Imam Hanifah, Imam 
Syafi'i, Imam Hanbali -semoga mereka dirahmati Allah adalah sebagai Imam Mazhab, pemimpin 
ijtihad kaum muslim. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6415 | 


gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Contoh rantai sanad ilmu Imam Asy Syafi'i 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diwahyukanNya. 


Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Baginda Abdullah 
bin Umar bin Al-Khottob ra, kemudian berlanjut disampaikan kepada Al-lImam Nafi', Tabi' Abdullah 
bin Umar ra, kemudian berlanjut disampaikan Al-Imam Malik bin Anas ra, kemudian berlanjut 
disampaikan kepada Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra, kemudian berlanjut disampaikan 
kepada para murid dan pengikut Imam Mazhab. 


Bagi ulama yang tidak bermazhab maka pada hakikatnya telah memutus rantai sanad ilmu atau 
sanad guru. 


Bermazhab memang bukan kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) namun kebutuhan bagi umat 
muslim yang masa kehidupannya telah terpaut jauh dengan masa kehidupan Salafush Sholeh. 
Begitupula tidak seluruh hadits telah dibukukan, sebagian dalam bentuk hafalan. Para Imam 
Mazhab mengetahui hadits lebih banyak daripada yang telah dibukukan. Boleh dikatakan pada 
masa kini semakin sangat sulit untuk menjadi Imam Mujtahid Mutlak. Syarat-syarat sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/27/2010/03/31/imam-mujtahid/ Para ahli hadits terdahulu, 
walaupun mereka berkompetensi memvalidasi sanad hadits dan dapat menganalisa matan/ 
redaksi hadits, mereka tetap bermazhab. 


Semakin jelas apa yang telah ditulis oleh ulama besar Syria, pakar syariat (figih), DR. Said 
Ramadhan Al-Buthy dalam bukunya yang berjudul Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin 
Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira makna judul 
itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan Syariat Islam. 


Ditengarai kaum Zionis Yahudi melancarkan perang pemahaman (ghazwul fikri) melalui pusat- 
pusat kajian Islam yang mereka dirikan. Disebarluaskanlah paham anti mazhab, umat muslim 
diarahkan untuk tidak lagi mentaati pimpinan ijtihad atau imam mujtahid alias Imam Mazhab. Umat 
muslim diarahkan untuk bersandar pada pemahaman secara ilmiah. Umat muslim diarahkan untuk 
memahami Al @uran dan As Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan metodologi 
“terjemahkan saja” hanya memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun 
kurang memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dil. 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


«Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para rohaniawan non-Yahudi 
(contohnya para Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang 
pada saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas 
masyarakatmereka berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham 
agama telah dikumandangkan diman-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan.." 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6416 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Perkataan Imam Mazhab yang sering disalahgunakan adalah seperti perkataan Imam Ahmad Bin 
Hanbal 


Dora! S3 pa ad Mt en aya de) Ga V3 EN) El Y SULE Y, gala Y 


Artinya: “Janganlah engkau taglid kepadaku, demikian juga kepada Imam Malik, Imam Syafii, 
Imam Auza'i dan Imam ats-Tsauri. Namun periksalah darimana mereka (para Imam itu) 
mengambil (yaitu al-@uran dan as-Sunnah)”. 


Kekeliruan besar kalau perkataan Imam Ahmad Bin Hanbal diartikan bahwa umat Islam 
diperintahkan untuk merujuk Al @uran dan As Sunnah dengan akal pikiran masing-masing. 
Perkataan Beliau hanya menasehatkan agar kita mengikuti para Imam Mazhab sambil 
merujuknyadarimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 


Untuk apa para Imam Mazhab bersusah payah memuliskan kitab figih kalau mereka menyuruh 
umat Islam untuk melakukan ijtihad atau bahkan istinbat (menetapkan hukum perkara) masing- 
masing. Imam Mazhab artinya Imam Mujtahid atau pemimpin ijtihad yang seharusnya kita ikuti 
karena mereka memang berkompetensi sebagai imam mujtahid mutlak. 


Dengan perang pemahaman, umat musim "diingatkan" bahwa Imam Mazhab tidak maksum. 
Memang mereka tidak maksum tetapi mereka itu mahfuzh (dipelihara) dengan pemeliharaan Allah 
subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang sholeh. Mereka disegerakan teguranNya jika mereka 
membuat kesalahan dan merekapun segera bertaubat atas kesalahannya. Sungguh sebuah 
petunjuk ketidak-dekatan denganNya jika berbuat kesalahan namun tidak disegerakan teguran 
dariNya. Sebuah malapetaka besar jika seseorang mengetahui kesalahannya ketika di akhirat 
kelak. 


Contoh Imam Sayfi'i -rahimahullah, ketika beliau berjalan menuju rumah gurunya, beliau tidak 
sengaja melihat betis seorang wanita yang tersingkap oleh angin, akibatnya beliau lupa beberapa 
hafalan. Imam Syafi'i menyampaikan akan kesulitan beberapa hafalannya kepada gurunya. Guru 
beliau, Imam Waki' - rahimahullah menasehatinya untuk mensucikan diri dengan meninggalkan 
kemaksiatan. Beliau juga berpesan "Ilmu pengetahuan itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah 
tidak akan menyinari hati orang yang berbuat maksiat." Setelah menjalankan pesan gurunya itu 
tingkat kepahaman dan hafalan Imam Syafi'i terpacu secara luar biasa. Cahaya Allah atau 
petunjukNya atau hidayah tidak akan sampai kepada orang yang salah dalam pemahaman. 
Apalagi mereka yang tidak menyadari kesalahpahamannya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah 
jauh".Pemahaman yang baik dan benar, pastilah akan menghantarkan semakin dekat padaNya. 
Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/04/ 
semakin-jauh-darinya/ 

Oleh karenanya kami berulang kali mengingatkan baik bagi diri pribadi kami maupun saudara- 
saudara muslim kami, bahwa indikator sebagai pengikut Rasulullah sejati atau indikator 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6417) 


pemahaman yang baik dan benar atau indikator telah berada pada jalan yang lurus adalah 
menjadi muslim yang Ihsan atau muhsin (muhsinin) atau minimal adalah muslim yang sholeh 
karena orang-orang disisiNya hanyalah 4 kelompok manusia yakni para Nabi (yang paling utama 
Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. Hal ini telah kami uraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/indikator-dekat-denganya!/ 


Muslim yang Ihsan atau muslim yang sholeh hanya ada dua kondisi. Kondisi minimum adalah 
mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan kondisi terbaik adalah mereka 
yang dapat melihat Allah ta'ala dengan hati. 

Wp ip ag KU Up aj Uas dn AS If Iu SUS Udi 25 6 IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 
Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 
Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 
Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Mereka yang telah dapat melihat Allah ta'ala dengan hati adalah mereka yang telah bermarrifat 
atau mereka yang telah memperjalankan dirinya (suluk) hingga sampai (wushul) kepada Allah 
ta'ala. Mereka adalah yang menjalankan tasawuf yakni mereka yang setelah menjalankan syariat 
kemudian meneruskan kepada tharikat, hakikat hingga bermarrifat. 
Nasihat Imam Syafi'i - rahimahullah, 
ai UM — 3 IP" ly Ona G3 Lio 3 Lai 
akar HE HS Syeer Iay 3 Gi— 3 Ula 
"Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu figih (perkara syariat) dan juga 


menjalani tasawuf (tharigat, hakikat dan marifat) , dan janganlah kau hanya mengambil salah 
satunya. 


Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang 

hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat 

merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau 

mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (muslim yang ihsan) ? IDiwan Al- 

Imam Asy-Syafi'i, hal. 47). 

Nasehat Imam Malik -rahimahullah 

Sa AR ahin | 4 Sya ya 3 

Seo Ak5 D ya | 9 AAA ya 

EL AB Lagig Ra 

“Dia yang sedang Tasawuf tanpa mempelajari fikih rusak keimanannya , sementara dia yang 

belajar fikih tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia . Hanya dia siapa memadukan keduanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6418 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terjamin benar" 


Jadi benarlah kesimpulan perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence bahwa 
kekuatan umat muslim adalah pada ketaatan kepada pemimpin ljtihad (Imam Mazhab) atau 
bermazhab dan istigomah pada tharikat-tharikat yang memperjalankan diri kepada Allah ta'ala. Hal 
ini '” telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/ 
perjalankanlah-diri-kita/ 

Paham anti mazhab dan gerakan anti tasawuf adalah merupakan ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap 
kaum muslim. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang- 
orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." (AS Al Maa'idah (51:82) 


Kaum Yahudi pada masa kini adalah kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan lucifier, 
freemason atau iluminati adalah mereka yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan 
pada masa kerajaan Sulaiman. Kaum Zionis Yahudi berupaya keras agar umat muslim dapat 
mencintai mereka dan menjadikan mereka sebagai pemimpin dunia. 


Telah dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya 


“Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) 
yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan 
kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah 
kitab Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan 
Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman 
tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS 
Al Bagarah (2): 101-102 ) 


Himbauan kami timbul karena adanya saudara-saudara muslim kita yang justru meninggalkan 
pemahaman pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid) atau Imam Mazhab yang empat dan mereka 
mengikuti pemahaman ulama yang tidak berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Contohnya mereka mengikuti pemahaman ulama Al Albani yang salah memahami perkataan para 
Imam Mazhab seperti 


Imam Abu Hanifah -rahimahullah, “Tidak halal bagi seseorang mengikuti perkataan kami bila ia 
tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya" (Ibnu 'Abdul Barr dalam kitab Al-Intiga fi Fadhail 
Ats-Tsalasah Al-Aimmah) 


Imam Malik bin Anas -rahimahullah, "Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, 
terkadang benar. Oleh kerana itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-@ur'an dan Sunnah, 
ambillah: dan bila tidak sesuai dengan Al-Gur'an dan Sunnah, tinggalkanlah" (Ibnu 'Abdul Barr dan 
dari dia juga Ibnu Hazm dalam kitabnya Ushul Al- Ahkam (VI/149) 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah, “Setiap orang harus bermazhab kepada Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa sallam, dan mengikutinya. Apa pun pendapat yang aku katakan atau sesuatu yang aku 
katakan itu berasal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tetapi ternyata berlawanandengan 
pendapatku, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itulah yang menjadi pendapatku" (Hadits 
Riwayat Hakim dengan sanad bersambung kepada Imam Syafi'i seperti tersebut dalam kitab 
Tarikh Damsyig, karya Ibnu 'Asakir XV/1/3) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6419 | 


Imam Ahmab bin Hanbal -rahimahullah, “Janganlah engkau taglid kepadaku atau kepada Malik, 
Sayfi'i, Auza'i dan Tsauri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambil.” (Ibnu Jauzi dalam Al- 
Managib hal. 192) 


Perkataan para Imam Mazhab yang empat tersebut adalah sebagai bentuk sikap tawadhu (rendah 
hati) mereka. Mereka mengingatkan kita untuk meninggalkan pendapat/pemahaman mereka 
khusus yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Itupun kalau memang ada. 


Perkataan para Imam Mazhab yang empat tersebut bukanlah perintah untuk meninggalkan 
keseluruhan pendapat/pemahaman mereka. Berdasarkan perkaatan para Imam Mazhab yang 
empat tersebut maka kita mengikuti pendapat/pemahaman para Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 


Kesalahpahaman-kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini ditimbulkan karena mereka yang 
menisbatkan kepada Salafush Sholeh namun merujuk kepada Al G@ur'an dan As Sunnah dengan 
akal pikiran mereka sendiri, padahal mereka tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid 
Mutlak. Kemudian pendapat mereka dibandingkan dengan pendapat / pemahaman para Imam 
Mazhab, jelaslah sangat terbalik ! 


Kesalahpahaman ulama Al Albani dalam memahami perkataan para Imam Mazhab di atas 
termuat dalam kitab beliau berjudul “Shifatu Shalaati An-Nabiyyi Shallallahu 'alaihi wa sallama min 
At-Takbiiri ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa” , edisi Indonesia berjudul “Sifat Shalat Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam”, penerbit Media Hidayah. 


Ulama Al Albani dalam kitab tersebut menyampaikan tentang shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa 
sallam berdasarkan upaya pemahaman beliau terhadap lafaz atau tulisan Salafush Sholeh, 
dimana upaya pemahaman beliau bisa benar dan bisa pula salah, terlebih lagi beliau tidak dikenal 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Pada hakikatnya pendapat beliau tentang shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sebuah 
kesalahpahaman, jika pendapat beliau menyelisihi pendapat para Imam Mazhab yang empat 
karena Imam Mazhab yang empat berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak dan para Imam 
Mazhab yang empat melihat langsung bagaimana cara sholat para Salafush Sholeh, minimal 
Tabi'ut Tabi'in, mereka tidak “melihat” melalui upaya pemahaman lafaz/tulisan sebagaimana yang 
dilakukan oleh ulama Al Albani dimana ada kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan 
bercampurnya dengan akal pikiran beliau sendiri. 


Pendapat Habib Munzir Al Musawa terhadap Al Albani, "saya sebenarnya tak suka bicara 
mengenai ini, namun saya memilih mengungkapnya ketimbang hancurnya ummat" Selengkapnya 


pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 
optionzcom simpleboard&Itemid-34&func-view&id-22475&catid-9 


Pendapat ulama-ulama lainnya tentang Al Albani dapat dibaca pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/pendapat-ulama!/ 


Cara mengetahui tentang shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dapat pula kita mengetahui dari 
para Habib atau para Sayyid karena mereka mendapatkan didikan langsung dari orang tua-orang 
tua mereka terdahulu dan tersambung kepada didikan Imam Sayyidina Ali ra yang telah 
mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Kita harus mengikuti sunnah Rasululllah untuk mengikuti pendapat jumhur ulama 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6420 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(perbedaan pemahaman / berlainan pendapat) maka ikutilah as-sawad al a'zham (pendapat 
jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut 
Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Jumhur ulama telah sepakat bahwa Imam Mazhab berkompetensi sebagai pemimpin ijtihad (imam 
mujtahid mutlak) untuk itulah umat muslim mengikuti Imam Mazhab dan penjelasan yang 
disampaikan oleh para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu 
Al @uran dan as Sunnah. 


Umat muslim pada umumnya mengikuti dan taat kepada pemahaman Imam Mazhab sesuai 
dengan firman Allah ta'ala yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan 
ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya". (AS An Nisaa (41:59 ) 


Dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk 
mentaati Allah , Rasul-Nya dan ulil amri. Hanya saja ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah 
ketaatan mutlak, sedangkan ketaaatan kepada ulil amri tergantung kepada ketaatan mereka 
kepada Allah dan Rasul-Nya. 


Adapun maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas ra, sebagaimana yang 
disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya adalah para pakar figh dan para ulama yang 
komitmen dengan ajaran Islam. Sebagian ulama lain berpendapat ulil amri adalah umara 
(penguasa/pemimpin negeri) dan ulama namun ketaatan kepada ulama lebih diutamakan daripada 
ketaatan kepada umara (penguasa/pemimpin negeri) karena pada masa kini dan pada umumnya 
ulama memahami agama lebih baik dibandingkan umaro. 


Jumhur ulama telah sepakat bahwa setelah periode Salafush Shaleh maka ulama yang 
memahami agama dengan baik dan benar adalah para Imam Mazhab yang empat. Memang ada 
Imam Mazhab selain mereka yang empat namun pendapat-pendapat selain Imam Mazhab yang 
empat tidak dikuti lagi oleh kebanyakan kaum muslim. 


Contoh kesalahpahaman-kesalahpahaman mereka yang menyelisihi pendapat / pemahaman para 
Imam Mazhab yang empat telah diuraikan dalam tulisan pada  http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/26/bukti-korban/ atau pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/korban-perang-pemahaman/ 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0828. Halal menjadi haram atau sebaliknya 


Hal yang harus kita ingat selalu janganlah sembarangan mencela atau menghujat saudara muslim 
lainnya dengan sebutan ahlul bid'ah. 

Seseorang telah berdusta jika mengaku-aku ittiba' li Rasulihi namun tidak berakhlak baik seperti 
mencela, memperolok-olok, merendahkan, menghujat saudara muslim lainnya. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 

Bid'ah dholalah adalah perbuatan syirik karena penyembahan kepada selain Allah. 

Bid'ah dholalah adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6421 | 


Lan JS ala jp 2 Kan Di 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Bid'ah dholalah adalah perkara baru atau mengada-ada yang bukan kewajiban menjadi kewajiban 
(ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, tidak diharamkan (halal) menjadi haram (dikerjakan 
berdosa) atau sebaliknya dan tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau 
sebaliknya. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa) 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih) itu ditetapkan sebagai kewajiban 
atas kalian.” (HR Bukhari 687). Sumber:http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&optionzcom bukhari 


Begitu juga kita dapat ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan kaum Nasrani 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (@S at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


Ulama yang dalam perbincangannya, dikusi, ceramah, atau khutbahnya sering mengangkat 
masalah bid'ah pada hakikatnya termasuk ulama korban perang pemahaman sebagaimana yang 


kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/24/korban-perang- 


pemahaman/ atau pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/26/bukti-korban/ Mereka 
salahpaham tentang bid'ah karena mereka tidak lagi mau mentaati pemimpin (imam) ijtihad atau 


imam mujtahid alias Imam Mazhab. Mereka terperosok kedalam paham anti mazhab. 


Wasiat Rasulullah bahwa 'Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah 
ajaran-ajaran yang baru (dalam agama) karena kebanyakan bid'ah adalah sesat.” (HR Abu Dawud 
dan Tirmidzi) pada hakikatnya tidaklah perlu kita khawatirkan lagi karena para Imam Mazhab telah 
mengumpulkan dan menguraikan dalam kitab figih mereka, apa yang telah diwajibkanNya 
(ditinggalkan berdosa) maupun apa yang telah dilarangNya (dikerjakan berdosa). Para Imam 
Mazhab telah menetapkan hukum perkara dalam lima kategori yakni wajib, haram, sunnah 
(mandub), makruh, mubah. Kita tinggal menjalankan kewajibanNya dan menjauhi laranganNya. 


Mereka yang tidak mentaati pemimpin (imam) mujtahid atau Imam Mazhab boleh jadi terperosok 
kedalam penyembahan kepada selain Allah karena mereka mengada-ada sesuatu yang tidak 
dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau sebaliknya, sesuatu yang tidak diharamkan 
menjadi diharamkan (dikerjakan berdosa) atau sebaliknya, sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6422 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/16/terjerumus-kesyirikan/ 


Seluruh perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), perkara larangan (dikerjakan berdosa) dan 
pengharaman (dikerjakan berdosa) telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Dia tidak lupa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa batas/larangan (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 


“mendekatkan dari surga” - kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
“menjauhkan dari neraka” - larangan , pengharaman (dikerjakan berdosa) 


Jika ulama berfatwa dalam perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), perkara larangan (dikerjakan 
berdosa) dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) wajib berlandaskan dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Contoh sederhana bagaimana mereka mengharamkan penghormatan bendera. 


Fatwa kerajaan dinasti Saudi yang bernaung dalam Lembaga Tetap Pengkajian dan Riset Fatwa 
pada Desember 2003 yang mengharamkan bagi seorang Muslim berdiri untuk memberi hormat 
kepada bendera dan lagu kebangsaan. 


Ada sejumlah argumen yang dikemukakan. 


Pertama, memberi hormat kepada bendera termasuk perbuatan bid'ah yang tidak pernah 
dilakukan pada masa Rasulullah ataupun pada Khulafa' ar-Rasyidun (masa kepemimpinan empat 
sahabat Nabi). 


Kedua, menghormati bendera bertentangan dengan tauhid yang wajib sempurna dan keikhlasan di 
dalam mengagungkan Allah semata. 


Ketiga, menghormati bendera merupakan sarana menuju kesyirikan. 


Keempat, menghormati bendera merupakan kegiatan yang mengikuti tradisi yang jelek dari orang 
kafir, serta menyamai mereka dalam sikap berlebihan terhadap para pemimpin dan protokoler- 
protokoler resmi. 


Ulama Ibnu Jibrin (salah seorang ulama terkemuka Saudi) yang menyatakan bahwa 
penghormatan bendera adalah tindakan yang menganggungkan benda mati. Bahkan tindakan itu 
bisa dikategorikan sebagai kemusyrikan. 


Keimanan yang bisa rapuh (terkikis) oleh karena penghormatan bendera, pada hakikatnya 
disebabkan pemahaman secara ilmiah, pemahaman dengan akal pikiran (otak/logika/rasio) dan 
memori. Seharusnyalah keimanan dibangun dari pemahaman secara hikmah, pemahaman 
dengan akal galbu (hati / lubb) sebagaimana Ulil Albab. 


Sejak dahulu kala penghormatan bendera adalah wujud rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla 
atas tegaknya bendera merah putih di bumi nusantara, wujud rasa penghargaan dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6423 


penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, keluarga dan jiwa raga 
mereka bagi tegaknya bendera merah putih. Mayoritas mereka adalah kaum muslim, para 
syuhada, orang-orang yang mulia dan disisiNya. Dengan pemahaman secara ilmiah, tidak tampak 
lagi rasa terima kasih mereka terhadap upaya dan perjuangan orang-orang terdahulu. 


Ditengarai dalam rangka “the new world order” / “tatanan dunia baru”, kaum Zionis Yahudi dalam 
hasratnya menjadi pemimpin dunia berupaya “menciptakan” pemimpin ulama dari kalangan kaum 
muslim yang dapat berfatwa sesuai keinginan mereka tanpa mempedulikan apa-apa yang telah 
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. 


Kaum Zionis Yahudi telah berhasil “menciptakan” pemimpin agama kaum Nasrani yang dapat 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram. 


Mereka salah satunya adalah Paulus (Yahudi dari Tarsus), pengikut Rasul setelah “bertobat” , 
yang mengubah esensi dasar kekristenan. Contohnya, orang-orang Kristen yang bukan berasal 
dari latar belakang Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi (misalnya 
perihal tentang sunat dan memakan makanan yang diharamkan). 


Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh seluruh gereja yang menghargai santo, 
termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, dan beberapa denominasi Lutheran. Dia 
berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang-orang bukan Yahudi, dan dianggap 
sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal Gereja, dan merupakan pendiri kekristenan 
bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya menjadi bagian penting Perjanjian Baru. 
Banyak yang berpendapat bahwa Paulus memainkan peranan penting dalam menjadikan Kristen 
sebagai agama yang berdiri sendiri alias “agama turunan”, dan bukan sebagai sekte dari 
Yudaisme 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, 
agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.Kemudian mereka 
(pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa 
pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing- 
masing).” (AS Al Mu'minun (231 : 52-53) 


Kaum Yahudi yang membunuh para Nabi termasuk hendak membunuh Nabi Isa alaihi salam. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah 
dan membunuh para nabi yang memamg tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang 
menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima 
siksa yang pedih.” (AS Ali Imran (81:21) 


Kaum Nasrani adalah kaum sebenarnya berkeinginan untuk menjadi orang beriman namun 
mereka tanpa pengetahuan dan disesatkan oleh kaum Yahudi , kaum yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang- 
orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". 
Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat 
pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menymbongkan 
diri.” (AS Al Maa'idah (51:82) 


Sesungguhnya jalan orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan akan kebenaran dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6424 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pengalamannya, dan kaum Yahudi tidak memiliki amal, sedang kaum Nasrani tidak memiliki 
pengetahuan. Oleh karena itu, kemurkaan bagi kaum Yahudi dan kesesatan bagi kaum Nasrani. 
Karena orang yang mengetahui, tetapi tidak beramal, maka ia berhak mendapat kemurkaan, dan 
ini berbeda dengan orang yang tidak tahu. Kaum Nasrani menuju pada suatu perkara, yaitu 
mengikuti kebenaran, namun mereka tidak benar dalam melakukakannya sebab tidak sesuai 
dengan ketentuannya sehingga mereka pun sesat. 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, "Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Kaum Yahudi adalah orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah ta'ala 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang 
orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang- 
orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi 
(orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabtu) dan (orang yang) menyembah 
thaghut ?". Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.” (AS Al 
Maidah (51:60) 


Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang 
sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, 
kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada 
mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka 
berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).” (AS Al Maa'idah (51 : 75) 


“Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat 
memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfa'at ?" Dan Allah-lah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (AS Al Maa'idah (51 : 76) 


“Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara 
tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah 
sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan 
(manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". (AS Al Maa'idah f5| : 77) 


Kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan lucifier, freemason atau iluminati adalah mereka 
yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Kaum Zionis 
Yahudi berupaya keras agar umat muslim dapat mencintai mereka dan menjadikan mereka 
sebagai pemimpin dunia. 


Telah dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan 
setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab 
Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir)” (AS Al 
Bagarah (21: 101-102 ) 


Begitupula hakekat dari hak veto di majelis PBB merupakan cara mereka untuk menetapkan yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6425 | 


salah menjadi benar atau sebaliknya, bertentangan dengan kebenaran yang datang hanya dari 
Allah Azza wa Jalla. 


Oleh karenanyalah umat muslim maupun para pemimpin umat muslim, penguasa-penguasa 
negeri yang muslim untuk tidak menjadikan kaum Zionis Yahudi sebagai teman kepercayaan, 
penasehat, “boneka” mereka, pelindung , pemimpin, di bawah perintah / kendali mereka. 


Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita dengan firmanNya yang artinya : “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar 
kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 
disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan 
kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya" , (Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka) : “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahuisegala isi hati". (Ali Imran, 119) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


(http://0.facebook.com/notes/www.piss-ktb.com/285011444855004| 
0875. Ketahuilah Hal Ghaib Agar Tidak Lagi Bertanya "Di 
Mana?" 


Sebaiknya dalamilah perkara ghaib agar tidak lagi bertanya "di mana" 
Mereka kalau ditanyakan "Apa hukumnya orang yang mengaku tahu perkara ghaib?" 


Contoh jawabannya adalah seperti yang tercantum pada http:// 
diataskebenaran.blogspot.com/2010/01/hukum-orang-yang-mengaku-mengetahui.html" 
"Hukumnya orang yang mengaku tahu perkara ghaib bahwa ia kafir, karena ia adalah orang yang 
mendustakan Allah -Azza wa Jalla- " Allah -Ta'ala- berfirman, “Katakanlah: “Tidak ada 
seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”, dan mereka 
tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan". (AS.An-Naml : 65) 


Firman Allah ta'ala dalam (AS an Nami:65), Allah ta'ala menegaskan hal yang ghaib hanya 
diketahui oleh Allah ta'ala seperti pengetahuan kapan mereka dibangkitkan. Namun Allah ta'ala 
tidak mengatakan apa yang diketahui oleh Allah ta'ala seluruhnya tidak disampaikan kepada 
manusia karena Allah ta'ala berfirman pada ayat yang lain yang artinya, 


“Tuhan Maha Mengetahui yang gaib. Maka Dia tidak akan membukakan kegaibannya itu kepada 
seorang pun, kecuali kepada Rasul yang di kehendak?. (AS. Al Jin (721: 26-27) 


“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. (AS Al Isra (171:85 ). 


“Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan 
tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku 
seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6426 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?” Maka apakah kamu tidak memikirkan 
(nya)? (AS Al An'aam (61:50) 

Dari ketiga firmanNya tersebut dapat diketahui bahwa Allah ta'ala memberikan pengetahuan 
tentang ghaib walaupun sedikit atau sebatas apa yang diwahyukan kepada Rasul yang 
dikehendakiNya, tentulah Rasul yang dikehendakiNya adalah Sayyidina Muhammad Shallallahu 
alaihi wasallam. 


Mereka ada pula yang menyampaikan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara ghaib 
berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah: “Aku tidak berkuasa menarik 
kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. 
Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya 
dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan 
pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman” (AS Al A'raaf (71:188) “ 


Firman Allah ta'ala dalam (AS Al A'raaf (7):188) terkait dengan ayat sebelumnya yakni (AS Al 
A'raaf (711187) Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang ghaib khusus 
dalam hal tentang hari kiamat. 


Pada hakikatnya mereka menyempitkan atau mendangkalkan ajaran Islam. Bagi mereka 
pengetahuan tentang ghaib terbatas pada pengetahuan tentang kapan dibangkitkan atau tentang 
kapan hari kiamat atau apa yang akan terjadi esok hari. 


Kalau tujuan mereka agar umat muslim tidak mendatangi perdukunan (kahanah) dan peramalan 
(“irafah) yang menyampaikan kejadian esok hari maka tidak masalah mereka mengatakan bahwa 
Rasulullah tidak mengetahui perkara ghaib dalam hal itu. 


“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib: tidak adan yang mengetahuinya kecuali 
Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpuun 
yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan 
bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 
(Lauh Mahfuzh)”. (AS. al-An'am (E| : 59) 


“Kunci perkara ghaib itu ada lima, tidak ada seorangpun yang mengetahuinya melainkan Allah 
Ta'ala : “Tidak ada seorangpun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok selain Allah Ta'ala, 
dan tidak ada seorangpun mengetahui apa yang ada di dalam kandungan selain Allah Ta'ala, dan 
tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Ta'ala, dan tidak 
ada seorangpun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati selain Allah Ta'ala, dan tidak 
seorangpun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah Ta'ala”. (Hadis Riwayat Imam 
Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar) 


“Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang 
dikatakannya maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam”. (Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abu 
Hurairah) 


Namun perkara ghaib tidak sebatas pada tentang kapan dibangkitkan atau tentang kapan hari 
kiamat atau apa yang akan terjadi esok hari. 


Kata ghoib, menurut beberapa kamus arab, seperti lisaanul arab berasal dari kata ghoba (tidak 
tampak, tidak hadir) kebalikan dari kata hadhoro atau dhoharo (hadir atau nampak). Ghaib adalah 
sesuatu yang tidak tampak dengan panca indera seperti mata kita atau sesuatu yang tidak tampak 
secara kasat mata. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6427 ) 


Diri manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasmani (jasad) adalah bagian yang dapat tampak 
dengan panca indera kita disebut juga lahiriah sedangkan ruhani adalah bagian yang tidak tampak 
dengan panca indera kita disebut juga bathiniah atau ghaib. Jadi pengetahuan tentang ghaib 
adalah pengetahuan seputar ruhani. 


Nilai manusia tidak terletak pada jasmani (jasad) nya, akan tetapi terletak pada ruhani yang 
menggerakkannya. Kerena ruhani inilah, Allah memerintahkan pada malaikatnya untuk hormat 
kepada manusia, karena ruhani datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Ingatlah diwaktu Tuhanmu berkata kepada para malaiakat: "Aku 
menciptakan manusia dari tanah, dan setelah aku sempurnakan aku tiupkan kedalamnya ruh-Ku, 
maka hormatlah kalian kepadanya".(AS Shaad (381: 71-72) 


Berikut contoh uraian tentang perkara ghaib 


Mata di kepala kita diciptakan untuk melihat yang dzahir. Mata membutuhkan cahaya yang 
mengenai sesuatu yang dilihat. 


Proses melihat terjadi ketika cahaya dipantulkan dari sebuah benda melewati lensa mata dan 
menimbulkan bayangan terbalik di retina yang berada di belakang otak. Setelah melewati proses 
kimiawi yang ditimbulkan oleh sel-sel kerucut dan batang retina, penglihatan ini pun berubah 
menjadi implus listrik. Implus ini kemudian dikirim melalui sambungan di dalam sistem syaraf ke 
belakang otak. Kemudian otak menerjemahkan aliran ini menjadi sebuah penglihatan tiga dimensi 
yang penuh makna. Kita perhatikan bahwa “proses melihat terjadi ketika cahaya dipantulkan dari 
sebuah benda” dan Allah Azza wa Jalla bukanlah benda ! 

Hati untuk melihat, memahami, mendengar yang ghoib (tidak dapat dilihat atau diindera) 
Ruhani(ruhNya) mempunyai panggilan Akal, Hati, Nafsu 

Ruh ketika berperasaan seperti sedih, gembira, senang, terhibur, marah atau sebagainya, maka ia 
dipanggil dengan hati. 

Ruh ketika ia berkehendak, berkemauan atau merangsang sama ada sesuatu yang berkehendak 
itu positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang 
haram, di waktu itu ia tidak dipanggil hati tetapi ia dipanggil nafsu. 

Ruh ketika ia berfikir, mengkaji, menilai, memahami, menimbang dan menyelidik, maka ia 
dipanggil akal. 

Akal @albu / Hati berbeda dengan Akal Pikiran / logika 

Dalil Agli adalah Akal Galbu, “tanyakanlah pada hati” , “hati tidak pernah berbohong” , “nafsu yang 
mencari-cari alasan” 

“Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka 
sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad) 

Akal Pikiran / logika adalah bersandar pada kemampuan sendiri atau kerja otak sendiri 

Akal @albu / hati adalah mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yang diilhamkan keseluruh Galbu 
| jiwa setiap manusia. 

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad 
(90:10 ) 

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 
(011:8) 


Permasalahan manusia tidak lagi dapat menggunakan hati sebagai petunjuk dari Allah ta'ala 
adalah karena dosa. Keadaan ini dinamakan buta mata hati 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6428 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari 
melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, 
niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS 
Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Dalam sebuah hadits gudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman: ' Telah Kucipta seorang malaikat di 
dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada shadr. Di dalam shadfr itu ada 
galb. Di dalam galb itu ada fu'aad. Di dalam fu'aad itu ada syagf. Di dalam syagf itu ada lubb. Di 
dalam lubb itu ada sirr. Dan di dalam sirr itu ada Aku.' 


Hadits gudsi inilah yang menerangkan “man 'arafa nafsahu fagad “arafa rabbahu' , Siapa yang 
kenal kenal dirinya akan Mengenal Allah 


Firman Allah Taala yang artinya, “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri (AS. Fush Shilat (417:53 ) 


Menurut Imam Sayyidina Ali r.a. galb mempunyai lima nama, 

1. Pertama, disebut shadr, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya Islam (nuuru-l- 
islaam). Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya “Adakah sama 
dengan mereka yang dibukakan shadrnya untuk Islam...." (AS 39:22). 

2. Kedua, disebut galb, karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan. Hal ini 
sebagaiamana firman-Nya, yang artinya “Mereka itulah yang ditulis dalam hatinya terdapat 
keimanan". (AS 58:22) 

3. Ketiga disebut fu'aad karena ia merupakan tempat terbitnya ma'rifah. Hal ini sebagaimana 
Firman Allah Swt, yang artinya : “Fu'aad tidak pernah mendustai apa-apa yang 
dilihatnya' (AS 53:11). 

4. Keempat disebut lubb, karena ia merupakan tempat terbitnya tauhid. Hal ini sebagaimana 
firman-Nya, yang artinya “Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan 
pergantian malam dan siang adalah ayat-ayat bagi ulil albaab (sang pemilik lubb) (AS 
3:190). 

5. Kelima, disebut syagf, karena it merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi dan 
mencintai sesama makhluk. Hal ini sebagaimana firman-Nya, yang artinya 'Sungguh ia 
(Zulaikha) telah dikuasai oleh rasa cinta yang membara....' (AS 12:30) 


Selain nama-nama yang telah disebutkan, hati pun disebut juga dengan nama habbah al-guluub. 
Disebut demikian, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya, sebagaimana yang diterangkan 
Allah dalam hadis gudsi-Nya, 'Tiada yang sanggup menampung-Ku, baik bumi maupun langit-Ku. 
Hanya hati hamba-Ku yang Mukmin yang dapat menampung-Ku.' 


"Memandang Allah" lawan dari "berpaling dari Allah" 


Manusia yang berpaling dari Allah adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsu, pengikut 
syaitan 


Firman Allah ta'ala yang artinya 
“...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6429 | 


Allah.” (OS Shaad (381:26) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Dengan mendalami perkara ghaib , kita dapat mengenal Allah, mencintaiNya dan RasulNya, 


berjumpa dengan Allah dan menjadi kekasihNya sehingga tidak lagi bertanya "di mana" Allah ?. 
Jika mau mendalami perkara ghaib silahkan baca buku-buku yang ditulis oleh para Sufi seperi 


Karya Syaikh Abdul Gadir Jailani yang diterjemahkan, Trilogi “Jalan Sejati Menuju Sang Khalik” 
Buku ke 1 “Rahasia mencintai Allah” 
Buku ke 2 “Rahasia berjumpa Allah” 
Buku ke 3 “Rahasia menjadi kekasih Allah” 


Buku-bukut itu diterbitkan oleh penerbit Sabil, Jogyakarta. http://www.divapress-online.com 


Karya Syaikh Ibnu Athoillah yang diterjemahkan, 1 set buku “Terapi Makrifat” penerbit Zaman, 
http://www.penerbitzaman.com 

1. Misteri Berserah kepada Allah 

2. Rahasia Kecerdasan Tauhid 

3. Tutur Penerang Hati 

4. Zikir Pententram Hati 

5. Kasidah Cinta dan Amalan Wali Allah 


Dengan membaca dua buah seri buku tersebut , kita sudah dapat memahami betapa dasyhatnya 
ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi melalui pusat-pusat 
kajian Islam yang mereka dirikan atau melalui orang-orang yang "dibentuk" atau dipengaruhi oleh 
mereka. Semakin jelas kesesatan mereka yang mengatakan bahwa tasawuf adalah sesat, 
walaupun memang kita aukui ada orang yang mengaku-aku menjalankan tasawuf namun mereka 
tersesat. 


Yup, untuk mengetahui perkara ghaib, tidak ada jalan lain kecuali melalui tasawuf dalam Islam 


Tasawuf hanyalah sebuah istilah. Memang istilah ini ditemukan dalam keyakinan kaum non 
muslim dan semua sepakat bahwa tasawuf adalah istilah untuk cara/jalan mengenal atau 
mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf dalam Islam adalah tharigat (jalan) untuk mencapai 
muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Sejak dahulu kala di perguruan tinggi 
Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menceritakan 
kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan dilema, antara jauhnya 
standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya sistem pendidikan. Dilema sistemik 
ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah 
ruang kelas, dimana para murid hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. 


Selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan- 
akhlak/ 


Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ra, “Ya Mu'adz bin Jabal ma min ahadin 
Yashaduan Ia illaha illallahu washadu anna muhammadan rasullullahi sidgan min galbihi illa 
ahrramahu allahu alla annari ", 


Ya Mu'adz bin Jabal, tak ada satu orang pun yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan 
selain Allah dan Muhammad rasul Allah yang ucapan itu betul-betul keluar dari kalbunya yang suci 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk neraka. (H.R. Bukhari dan Muslim) 


Jika seseorang bersyahadat sidgan min galbihi, betul-betul keluar dari galbunya atau merasuk 
kedalam galbunya maka dia akan tidak masuk ke neraka karena “hati” nya akan 
menggerakkannya untuk mentaati Allah ta'ala dan RasulNya, melaksanakan perkara syariat 
(syarat sebagai hamba Allah) yakni menjalankan segala kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), 
menjauhi segala laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi segala apa yang 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) serta mereka memperjalankan dirinya agar sampai (wushul) 
kepada Allah ta'ala, sehingga sebenar-benarnya menyaksikan (melihat) Allah dengan hati dan 
mereka mencapai muslim yang Ihsan, muslim bermarifat. 


Apakah Ihsan ? 
Wp sp ap LS U 01 alih ai MS ati Sasa Of IG OLI GAN Ia) 6 JG 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 


index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com. muslim 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 

Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat 

Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 

Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) 
Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 

“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 

Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim berma'rifat adalah mereka yang minimal selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 
dan yang terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah ta'ala dengan hati, mereka akan 
menghindarkan dirinya dari sikap dan perbuatan yang dibenciNya, menghindarkan dirinya dari 
perbuatan maksiat, menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. 


Muslim berma'rifat, mereka yang memperjalankan dirinya agar sampai (wushul) kepada Allah 
ta'ala dicontohkan dan diungkapkan oleh Rasulullah sebagai “aku mendengar derap sandalmu di 
dalam surga” (HR Muslim 4497) sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/derap-sandalmu/ dan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/perjalankanlah-diri-kita/ 

Imam Al @usyairi mengatakan bahwa, “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam 
hati, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati 
tersebut senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang 
membuat ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)”. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6431 


Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan 


D0... 


“Sesungguhnya yang terhalang adalah anda, hai kawan. Karena anda sebagai manusia 
menyandang sifat jasad, sehingga terhalang untuk dapat melihat Allah. Apabila anda ingin sampai 
melihat Allah, maka intropeksi ke dalam, lihatlah dahulu noda dan dosa yang terdapat pada diri 
anda, serta bangkitlah untuk mengobati dan memperbaikinya, karena itu-lah sebagai penghalang 
anda. Mengobatinya dengan bertaubat dari dosa serta memperbaikinya dengan tidak berbuat 
dosa dan giat melakukan kebaikan". 


Syaikh Abdul @adir Al-Jilany menyampaikan, mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. 


Semua banungan runtuh tinggal maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi 
lepas, tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. 


Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka hingga semua itu jadi 
benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. 


Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan 
segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani 
ujian di RumahNya. 


Nasehat Syaikh Ibnu Athoillah, Seandainya Anda tidak dapat sampai / berjumpa kehadhirat Allah, 
sebelum Anda menghapuskan dosa-dosa kejahatan dan noda-noda keangkuhan yang melekat 
pada diri anda, tentulah anda tidak mungkin sampai kepada-Nya selamanya. 


Tetapi apabila Allah menghendaki agar anda dapat berjumpa denganNya , maka Allah akan 
menutupi sifat-sifatmu dengan sifat-sifat Kemahasucian-Nya , kekuranganmu dengan 
Kemahasempurnaan-Nya. 


Allah Ta'ala menerima engkau dengan apa yang Dia (Allah) karuniakan kepadamu, bukan karena 
amal perbuatanmu sendiri yang engkau hadapkan kepada-Nya.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0881. Kesalahpahaman dalam memahami syariat 


Dalam beberapa tulisan sebelumnya telah kami sampaikan tentang empat gerakan yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi dalam rangka ghazwul fikri (perang pemahaman) melalui 
pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan atau melalui ulama yang “dibentuk” atau dipengaruhi 
oleh mereka yakni 


1. Paham anti mazhab, umat muslim diarahkan untuk tidak lagi mentaati pimpinan ijtihad atau 
imam mujtahid alias Imam Mazhab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. Pemahaman secara ilmiah, umat muslim diarahkan untuk memahami Al @uran dan As 
Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan metodologi “terjemahkan saja” hanya 
memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang 
memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dil 

3. Paham anti tasawuf untuk merusak akhlak kaum muslim karena tasawuf adalah tentang 
Ihsan atau jalan menuju muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. 

4. Paham Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme (SEPILIS) disusupkan kepada umat muslim 
yang mengikuti pendidikan di “barat” 

Salah satu cara kaum Zionis Yahudi melakukan ghazwul fikri adalah mengangkat kembali 
pemahaman Ibnu Taimiyah agar kaum muslim terjerumus kedalam kekufuran dan memecah belah 
kaum muslim karena banyak pemahaman Ibnu Taimiyah menyelisihi pemahaman pemimpin ijtihad 
kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Inam Mazhab yang empat. 


Ghazwul fikri memungkinkan terjadi terhadap ulama yang memahami Al Guran dan As Sunnah 
lebih bersandarkan kepada belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah 
kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri. 


Contohnya apa yang dilalui oleh ulama Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana contoh yang 
diriwayatkan dalam tulisan pada http://arisandi.com/?p-964 berikut kutipannya 


kek kekk 


awal kutipan 


Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya 
Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat 
terkenal. 


Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh 
Muhammad bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam 
aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa 
hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan 
kejayaan Ibnu Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu. 


Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke 
Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, 
terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, figh dan usul fighnya, gramatika (ilmu gawa'id) 
dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua. 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan. 


keke kekkk 


akhir kutipan 
Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi pengikut ulama Ibnu Taimiyyah secara otodidak 
(belajar sendiri) melalui muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran 
sendiri karena ulama Ibnu Taimiyyah telah wafat 350 tahun lebih ketika masa kehidupan beliau. 

Padahal ulama-ulama terdahulu telah memperingatkan agar menghindari kitab-kitab ulama Ibnu 
Taimiyyah karena pemahamannya telah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab yang Empat, 
sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf maupun pada http:// 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6433 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/07/20111/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 

Begitu juga ulama-ulama negeri kita telah memperingatkan kita untuk meninggalkan pemahaman 
Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya seperti contohnya Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, 
ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, 
sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut Syaikh 
Ahmad Khatib Minangkabau, ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu @oyyim al Jauziah 
dan Muhammad bin Abdul Wahhab telah keluar daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah 
dan dan menyalahi pemahaman para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias 
Imam Mazhab. Antara lain tulisannya ialah 'al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi Syubhati man 
gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' dan lain-lain 


Berikut contoh pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang menyelisihi pemahaman Imam Mazhab. 
Ulama Ibnu Taimiyah mengatakan : 
Sita) SLR Aya RAI Salin Lane Ya MTI AU: Ren, 


“Bid'ah adalah i'tigod (keyakinan) dan ibadah yang menyelisihi Al Guran dan As Sunnah atau ijma' 
(kesepakatan) salaf.” (Majmu' Al Fatawa, 18/346, Asy Syamilah). 


Definisi tersebut tepatnya untuk bid'ah dholalah karena ada saja perkara baru (bid'ah) yang terjadi 
sampai akhir zaman dan tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah maupun 
ijima' (kesepakatan) Salafush Sholeh”. 


Pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Inam Mazhab yang empat, seperti 
contohnya Imam Syafi'i ra mengatakan, “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dholalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji / hasanah)" 


Jika berpegang pada definisi yang disampaikan oleh ulama Ibnu Taimiyah maka boleh jadi akan 
menciptakan ahli bid'ah karena dapat membuat perkara baru yang tidak dilarang menjadi dilarang 
(dikerjakan berdosa) karena mereka akan melarang segala perkara baru (bid'ah) walaupun 
perkara baru tersebut tidak bertentangan dengan Al @uran dan As Sunnah maupun 
iima' (kesepakatan) Salafush Sholeh. 


Ahli bid'ah adalah mereka yang membuat perkara baru atau mengada-ada yang bukan kewajiban 
menjadi kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, tidak diharamkan menjadi haram 
(dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau 
sebaliknya. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa). Rasulullah meninggalkan sholat tarawih berjama'ah dalam beberapa malam agar kita 
tidak berkeyakinan bahwa sholawat tarawih adalah kewajiban (ditinggalkan berdosa) selama bulan 
Ramadhan. 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih) itu ditetapkan sebagai kewajiban 
atas kalian.” (HR Bukhari 687). Sumber:  http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&optionzcom bukhari 


Bid'ah hasanah , jika yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh berkeyakinan 
bahwa itu adalah amal kebaikan selama bulan ramadhan walaupun Rasulullah tidak 
mencontohkan/melakukannya sebulan penuh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6434 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bid'ah dholalah, jika mereka berkeyakinan bahwa sholat tarawih berjamaah sebulan penuh adalah 
kewajibanNya atau perintahNya (ditinggalkan berdosa) karena sholat tarawih sebulan penuh tidak 
pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa). Yang 
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa) yang harus 
dikerjakan sebulan penuh pada bulan Ramadhan adalah berpuasa. 


Begitu juga kita dapat ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan kaum Nasrani. 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (@S at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Bid'ah dholalah adalah perbuatan syirik karena penyembahan kepada selain Allah. 
Bid'ah dholalah adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
kol IS ala yg Da ai 2 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (51: 87) 


Begitupula ulama-ulama mereka menyampaikan pendapat bahwa “syarat amal yang akan diterima 
oleh Allah adalah ikhlas dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau salah satu 
dari kedua syarat tersebut tidak ada, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah". 


Amal ibadah terbagi dalam dua kategori yakni amal ketaatan dan amal kebaikan 


Amal ketaatan adalah yang dimaksud dengan perkara syariat , syarat yang harus dipenuhi 
sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala kewajibanNya (ditinggalkan berdosa) dan 
menjauhi segala laranganNya (dikerjakan berdosa) juga menjauhi segala yang telah 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) 


Sedangkan Amal Kebaikan adalah segala amal diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan 
dengan Al Guran dan As Sunnah 


Amal perbuatan diluar perkara syariat (amal ketaatan) tidak harus selalu sesuai dengan apa yang 
dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang harus benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan 
dan dilakukan oleh Rasulullah hanyalah amal dalam kategori amal ketaatan (perkara syariat). 


Diluar perkara syariat (amal ketaatan) landasannya adalah jika tidak bertentangan dengan Al 
@uran dan As Sunnah pastilah merupakan amal kebaikan sebaliknya amal perbuatan yang 
bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah pastilah perkara buruk. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6435 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah 
semampumu dan apa yang aku larang maka jauhilah". (HR Bukhari). 


Maknanya adalah apa yang dilarang oleh Rasulullah pastilah perkara syariat atau laranganNya 
(jika dilanggar berdosa) sedangkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah belum tentu perkara 
syariat atau kewajibanNya (jika ditinggalkan berdosa). 


Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ada dua perkara yakni amal ketaatan (perkara syariat) 
dan amal kebaikan. Untuk itulah dibutuhkan kompetensi Imam Mujtahid Mutlak untuk menetapkan 
hukum perkara (istinbat) 


Contohnya amal kebaikan adalah peringatan Maulid karena tidak bertentangan dengan Al Guran 
dan As Sunnah. 


Segala yang tidak bertentangan dengan Al @uran dan As Sunnah pastilah amal kebaikan 
walaupun hal itu adalah perkara baru (perkara yang tidak pernah dilakukan/dicontohkan oleh 
Rasulullah maupun oleh para Salafush Sholeh). 


Maulid Nabi bukanlah kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) atau bukanlah termasuk amal 
ketaatan (perkara syariat) 

Maulid Nabi adalah amal kebaikan (perkara diluar perkara syariat (amal ketaatan) yang tidak 
bertentangan dengan Al Aur'an dan Hadits) 

Maulid Nabi umumnya diisi dengan kegiatan membaca Al Guran, Sholawat, kajian dan ceramah 
seputar kehidupan Rasulullah dan implementasinya dalam kehidupan masa kini. 

Kita boleh memperingati atau mengingat masa lampau untuk bekal hari esok, bahkan hal ini 
adalah anjuran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firmanNya, “Wal tandhur nafsun ma 
gaddamat li ghad” “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu” (@S al Hasyr (59) : 18 ) 


Kita mengingat tanggal kelahiran kita dan kejadian-kejadian di waktu lampau untuk bekal kita 
mengisi biodata, riwayat hidup. Kita mengingat apa yang telah disampaikan orang tua, ulama kita 
dahulu untuk bekal menjalankan kehidupan kita hari ini dan esok. Kita memperingati Maulid Nabi 
dan perjalanan hidupnya sebagai bekal kita meneladani dan mengimplementasikannya dalam 
kehidupan kita hari ini dan esok 


Maulid Nabi adalah kebutuhan bagi kaum muslim pada umumnya yang zaman kehidupannya telah 
terpaut jauh dengan zaman kehidupan para Salafush Sholeh. Kami amat sangat merindukan 
untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : Merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam. 


Imamul @urra' Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya 'Urif bitta'rif 
Maulidissyariif : Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya apa 
keadaanmu?, ia menjawab : “di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam senin, itu 
semua sebab aku membebaskan budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi 
shallallahu alaihi wasallam dan karena Tsuwaibah menyusuinya ” (shahih Bukhari hadits no.4813). 
maka apabila Abu Lahab Kafir yang Alguran turun mengatakannya di neraka mendapat 
keringanan sebab ia gembira dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan muslim ummat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang gembira atas kelahiran Nabi 
shallallahu alaihi wasallam?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha 
Pemurah sungguh-sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya dengan sebab 
anugerah Nya. 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah berkata “tidak dilaksanakan maulid 
oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, dan tetap melaksanakannya umat 
Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya dengan berbagai macam sedekah 
dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah terhadap mereka keberkahan yang sangat 
besar”. 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah 
salah satu bid'ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi 
wasallam" 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al @asthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar”. 


Kesimpulan kami terhadap kesalahpahaman-kesalahpahaman tersebut terjadi dikarenakan para 
ulama mereka tidak membedakan antara perkara syariat (amal ketaatan) dengan amal kebaikan. 


Begitupula kesalahpahaman mereka yang selalu meneriakan “tegakkan syariat Islam”. Ulama sufi, 
Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan “Janganlah kamu merasa bahwa tanpamu Syariat Islam tak kan 
tegak. Syariat Islam telah tegak bahkan sebelum kamu ada. Syariat Islam tak membutuhkannu, 
kaulah yang butuh pada Syariat Islam” 


Syariat Islam telah tegak oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan telah diuraikan oleh para 
ahli fikih yang dipimpin oleh pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid mutlak) alias Imam 
Mazhab yang empat. Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang berempat namun pada 
akhirnya pendapat / pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau tidak menyeluruh 
sehingga kaum muslim mencukupkannya pada Imam Mazhab yang empat. Oleh karenanya para 
hakim agama, para mufti atau mereka yang akan berfatwa sebaiknya berpegang pada pendapat 
atau pemahaman Imam Mazhab yang empat sebagaimana yang dicontohkan oleh mufti Mesir 
Profesor Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 

Kita yang hidup pada zaman yang telah jauh masanya dengan kehidupan Salafush Sholeh 
semakin sulit untuk memenuhi kompetensi sebagai mujtahid atau Imam Mujtahid karena tidak 
seluruh hadits telah dibukukan, sebagian hadits hanya tersampaikan melalui penghafalan dan 
Imam Mazhab yang empat mereka hafal hadits lebih banyak daripada yang telah dibukukan oleh 
karenanya para ahli-ahli hadits terdahulu walaupun mereka berkompetensi menganalisa sanad 
maupun matan/redaksi hadits mereka tetap mengikuti pendapat'pemahaman Imam Mazhab yang 
empat. Begitupula semakin sulit menjadi mujtahid karena pada zaman sekarang ada ditemukan 
pemalsuan kitab-kitab karya ulama klasik sebagaimana yang disampaikan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/23/pemalsuan-kitab/ dan 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/23/2011/03/11/al-ibanah/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6437 


Juga banyak kitab-kitab imam mazhab dan para pengikut Imam Mazhab yang telah ditahrif oleh 
mereka yang bukan pengikut mazhab. Informasi terbaru dari Kyai Thobary Syadzily (www.fb.com/ 
profile.php?id-100001039095629 ) telah ada pihak yang "mengacak-acak" atau mentahrif Kitab 
"Al-Majmu" karya Imam Nawawi (wafat di Mesir 676 H) sebagaimana yang Beliau sampaikan 
pada www.fb.com/permalink.php?story. fbid-291114130933221&id-100001039095629 


Syariat Islam telah ditegakkan oleh Rasulullah dan Salafush Sholeh dengan pengorbanan jiwa 
raga dan harta dalam peperangan-peperangan yang telah mereka lalui. Perkara syariat telah 
"dibukukan" dan ditetapkan hukum perkaranya (istinbat) oleh para Imam Mazhab yang empat 
kedalam 5 hukum perkara yakni Wajib (fardhu), Sunnah(mandub), haram, makruh, mubah. Jadi 
kita hanya tinggal menjalankan syariat Islam. 


Perkara syariat adalah syarat yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala 
kewajibanNya (ditinggalkan berdosa) dan menjauhi segala laranganNya (dikerjakan berdosa) juga 
menjauhi segala yang telah diharamkanNya (dikerjakan berdosa). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa) , maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Perkara syariat tidak tergantung apakah "diberlakukan" atau belum "diberlakukan" oleh penguasa 
negeri. Di negara manapun kita tinggal maka kita harus menjalankan perkara syariat. Jika 
penguasa negeri yang muslim "membiarkan" hukum-hukum yang berlaku tidak sesuai dengan 
syariat Islam maka mereka akan mempertanggung jawabkan atas pembiaran tersebut di akhirat 
kelak. Itulah resiko jadi penguasa negeri. 


Untuk itulah kita perlu untuk ikut memilih pemimpin walaupun hukum yang berlaku belum 
memenuhi syariat Islam agar pemimpin yang kita pilih, dengan kekuasaan yang diperoleh dapat 
memberlakukan syariat Islam dalam kepemimpinannya dan dalam kehidupan bernegara. 


Hal yang aneh terjadi, ada yang tidak ikut memilih pemimpin negeri namun setelah terpilih pempin 
negeri, mereka taati karena pemimpinnya "masih sholat" walaupun pemimpinya tidak menjalankan 
syariat. Ada juga yang tidak ikut memlih pemimpin negeri namun setelah terpilih pemimpin negeri 
mereka masih saja teriak-teriak "tegakkan syariat". Seharusnyalah mereka ikut memilih dan 
mensosialisasikan pemimpin yang akan menjalankan syariat Islam. 


Rasulullah bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun di bumi ini, tanpa 
mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) ” 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


Dalam sejarah Islam kita kenal adanya ahlu a-halli wa al-“agdi yang merupakan demokrasi 
berdasarkan perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya. Ketetapan/fatwa/kebijaksanaan 
diambil dengan permusyawaratan / perwakilan 


Musyawarah untuk mufakat sistem perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya atau ahlu a- 
halli wa al-agdi telah dicontohkan oleh para Khulafaur Rasyidin dalam menetapkan khalifah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6438 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pertama setelah wafatnya Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 


Begitu pula yang dimaksud oleh ulama-ulama kita dahulu yang ikut mendirikan negara kita dalam 
menetapkan sila ke 4 dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan 
dalam permusyawaratan / perwakilan”. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang 
berkompeten dan dipercayai untuk melaksanakan musyawarah untuk suatu mufakat. 


Namun dalam perkembangannya di negara kita, orang-orang kemudian merubahnya menjadi 
demokrasi sebebas-bebasnya, tidak ada bedanya antara pemilih yang jahat dengan pemilih yang 
baik, (semua satu suara ) dalam menetapkan Presiden dan Wakil presiden, Kepala Pemerintahan 
Daerah seperti Gubernur dan Bupati. Itu semua terjadi karena mereka mengaku muslim namun 
tidak menjalankan syariat Islam, syarat menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. 


Setelah perkara syariat atau syarat sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dijalankan maka 
perjalankanlah diri kita agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wal Jalla dengan amal kebaikan. 
Amal kebaikan adalah untuk menggapai keridhoan atau kecintaan Allah Azza wa Jalla sehingga 
dapat mencapai muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang 
bermarrifat. 


Rasulullah mengkiaskanya dengan perkataan yang artinya “aku mendengar derap sandalmu di 
dalam surga” (HR Muslim 4497). Selengkapnya telah kami uraikan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/derap-sandalmu/ dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/29/2011/10/05/perjalankanlah-diri-kita/ 


Apakah Ihsan ? 

Wp bag KU» Up aj Sae dn AS ST Iu SUS Udi 25 € IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com. muslim 
Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 
Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. 


Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 
Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 

Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 


“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 
Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6439 | 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah berma'rifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 
muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Pemimpin negeri yang telah mencapai Ihsan atau berma'rifat, minimal mereka selalu merasa 
diawasi Allah Azza wa Jalla, yang terbaik dapat memandang Allah dengan hati, maka mereka 
tidak akan korupsi, memimpin dengan adil, jujur dan menerapkan syariat Islam dalam 
kepemimpinan dan bernegara. 


Pada zaman ini, sebagian pemimpin negeri yang beragama Islam karena mereka tidak 
mengetahui tentang Ihsan atau tidak menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla selalu melihat sikap 
dan perbuatan mereka berakibat tanpa disadari mereka telah menyekutukan Allah karena 
menjadikan kaum Zionis Yahudi sebagai "teman kepercayaan". Pada hakikatnya mereka yang 
menyekutukan Allah adalah mereka yang mengingkari ke Maha Kuasa-an Allah Azza wa Jalla 
dengan tidak mentaati kewajibanNya / perintahNya 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak 
henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan 
kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka 
adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya” , (AS Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Ironis yang terjadi di wilayah kerajaan dinasti Saudi, mereka menjadikan Amerika (dibelakangnya 
kaum Zionis Yahudi) sebagai teman kepercayaan, pelindung, penasehat. Contoh paling mudah 
untuk diketahui bahwa mereka menyusun kurikulum pendidikan agama bekerjasama dengan 
Amerika yang dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi , sebagaimana yang terurai dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ Inilah 
salah satu “pintu masuk” ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis 
Yahudi dan kesalahpahaman-kesalahpahaman tersebut menyebar luas ke negeri-negeri kaum 
muslim melalui perantaraan beasiswa pendidikan di wilayah kerajaan dinasti Saudi. Kenapa 
mereka dikatakan tanpa disadari telah menyekutukan Allah telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/12/hakikat-tauhid/ 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6440 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0888. Hakikat tauhid dan nasehat seorang murid kepada 
gurunya 


Mereka mengaku bahwa dakwah mereka adalah dakwah memurnikan tauhid dari syirik, tahayul, 
bid'ah dan khurafat atau disingkat TBC. 


Apakah tauhid ? Tauhid secara umum adalah lawan dari syirik. Syirik adalah perbuatan 
menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan orangnya dinamakan orang kafir. Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : “Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling 
besar (tiga kali)? mereka menjawab : ya, wahai Rasulullah ! beliau bersabda : menyekutukan 
Allah" Imuttafag “alaih, Al Bukhari hadits nomer : 2511| 


Setiap dosa kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wata'ala, kecuali dosa syirik, ia 
memerlukan taubat secara khusus, Allah berfirman : “Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 
yang dikehendakiNya" (An Nisa : 48| 


Tauhid secara umum maknanya adalah tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla atau mereka 
bertauhid (mereka beriman) adalah mereka mengakui tiada tuhan selain Allah Azza wa Jalla. 


Sebagian orang yang memahami Al @uran dan As Sunnah mengedepankan “kebebasan” 
mengatakan bahwa Iblis mengakui tiada tuhan selain Allah bahkan dijuluki "bapak tauhid" karena 
tidak mau sujud kepada selain Allah. 


Hakikat kafir atau menyekutukan Allah atau mereka yang melakukan perbuatan syirik 
adalah mereka yang tidak mengakui ke -Maha Kuasa - an Allah Azza wa Jalla 


Iblis dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak mengakui ke -Maha Kuasa -an Allah 
Azza wa Jalla dengan tidak mentaati kewajibanNya berupa perintah untuk sujud kepada manusia 
(Nabi Adam a.s). 


Orang Islam yang bersujud (sholat) menghadap Ka'bah, tidak berarti dia menyembah Ka'bah, 
akan tetapi dia sebenarnya sedang bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 
menghadap ke Ka'bah perwujudan menjalankan perintahNya atau mengakui ke Maha Kuasa an 
Allah Azza wa Jalla. Begitu juga para malaikat sujud kepada manusia (Nabi Adam a.s) perwujudan 
melaksanakan perintahNya atau mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza wa Jalla. 


Kaum Yahudi dan Kaum Nasrani walaupun sebagain kecil mereka beriman kepada Allah namun 
tetap dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan dinyatakan sebagai orang-orang yang sesat karena 
mereka tidak mengakui ke-Maha Kuasa-an Allah Azza wa Jalla dengan tidak mentaati 
kewajibanNya berupa perintah untuk bersyahadat. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari 
para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian 
datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan 
sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu 
mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami 
mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi 
(pula) bersama kamu". (@S Ali Imran (31:81 ) 


Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw. berkata: “Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang 
nabi, mulai dari Nabi Adam sampai seterusnya, maka kepada nabi-nabi itu Allah subhanahu wa 
ta'ala menuntut janji setia mereka bahwa jika nanti Rasulallah shallallahu alaihi wasallam. diutus, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6441 | 


mereka akan beriman padanya, membelanya dan mengambil janji setia dari kaumnya untuk 
melakukan hal yang sama'. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) 
mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishag, Ya'gub dan anak cucunya, adalah penganut agama 
Yahudi atau Nasrani?” Katakanlah: “Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah 
yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada 
padanya?” Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. (AS Al Bagarah 
(21:140) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Firman Allah ta'ala yang artinya : Katakanlah:"Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama 
sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al @uran yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu". (AS Al Maa'idah (51:68 ) 


“Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka..” (@S.Ali Imran (81 : 110) 


Ibadah sendiri berarti mentaati segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya, 
sebagaimana seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia diperintahkan untuk 
mencium hajar aswad dan melempar jumrah, amalan-amalan ini disebut ibadah karena 
melaksanakan perintah Allah. 


PerintahNya dan laranganNya oleh para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
alias Imam Mazhab yang empat dirumuskan kedalam 5 hukum perkara yakni Wajib (fardhu), 
Sunnah (mandub), haram, makruh, mubah yang dikenal dengan istilah beristinbat (menetapkan 
hukum perkara) 


Orang kafir pada hakikatnya adalah mereka yang tidak mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza 
wa Jalla yakni mereka yang tidak mentaati kewajibanNya / perintahNya (ditinggalkan berdosa) , 
tidak menjauhi laranganNya (dikerjakan berdosa) dan tidak menjauhi apa yang diharamkanNya 
(dikerjakan berdosa). 


Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah orang kafir. Pada hakikatnya kafir karena tidak 
mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza wa Jalla dengan tidak mentaati perintahNya berupa 
kewajibanNya (ditinggalkan berdosa). 


Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya perbedaan antara seorang pria mukmin dan kafir adalah 
meninggalkan sholat” . (H.R. Muslim) 


Rasulullah bersabda, “Perjanjian yang mengikat antara kami dan mereka adalah sholat. Maka 
barangsiapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah menjadi kafir”. (H.R. Tirmidzi) 


Ahli bid'ah pun termasuk orang kafir , mereka yang melakukan perbuatan syirik, mereka yang 
tidak mau mengakui ke-Maha Kuasa-an Allah Azza wa Jalla karena mereka mengubah-ubah apa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6442 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang telah ditetapkanNya 


Perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla meliputi kewajibanNya / perintahNya 
(ditinggalkan berdosa), laranganNya (dikerjakan berdosa) dan segala perkara yang telah 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa batas/larangan (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 


Ahli bid'ah adalah mereka yang mengada-ada atau membuat perkara baru (bid'ah) sehingga 
mengubah-ubah apa yang telah ditetapkanNya 


Ahli bid'ah adalah mereka yang membuat perkara baru atau mengada-ada yang bukan kewajiban 
menjadi kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, tidak diharamkan menjadi haram 
(dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau 
sebaliknya. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa). Rasulullah meninggalkan sholat tarawih berjama'ah dalam beberapa malam agar kita 
tidak berkeyakinan bahwa sholawat tarawih adalah kewajiban (ditinggalkan berdosa) selama bulan 
Ramadhan. 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih) itu ditetapkan sebagai kewajiban 
atas kalian.” (HR Bukhari 687). Sumber:  http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&optionzcom bukhari 


Bid'ah hasanah , jika yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh berkeyakinan 
bahwa itu adalah amal kebaikan selama bulan ramadhan walaupun Rasulullah tidak 
mencontohkan/melakukannya sebulan penuh. 


Bid'ah dholalah, jika mereka berkeyakinan bahwa sholat tarawih berjamaah sebulan penuh adalah 
kewajibanNya atau perintahNya (ditinggalkan berdosa) karena sholat tarawih sebulan penuh tidak 
pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa). Yang 
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa) yang harus 
dikerjakan sebulan penuh pada bulan Ramadhan adalah berpuasa. 


Begitu juga kita dapat ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan kaum Nasrani 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (@S at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6443 


Bid'ah dholalah adalah perbuatan syirik karena penyembahan kepada selain Allah. 
Bid'ah dholalah adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
2 Ines seal SO 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. |Ash-Shahihah No. 1620| 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (SJ: 87). 


Mereka yang melampaui batas adalah mereka yang sombong yakni mereka yang menuhankan 
akal pikirannya, menuhankan hawa nafsunya. 


Akal pikiran berbeda dengan Akal @albu (hati). 
Akal Pikiran / logika adalah bersandar pada kemampuan sendiri atau kerja otak. 


Akal @albu / hati adalah mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yang diilhamkan keseluruh Galbu 
| jiwa setiap manusia. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua 
jalan" (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad (90:10 ) 


“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 
(911:8) 

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam., 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 
meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang mem-benarkanmu.” Ini adalah hadits 
yang kami riwayatkan dari dua imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami 
dengan sanad hasan 


Iblis menolak sujud kepada manusia (Nabi Adam a.s), karena dia merasa lebih baik dari manusia. 
Dia menganggap bahwa unsur api, lebih baik daripada unsur tanah. Sebenarnya kalau saja Iblis 
mau jujur, mestinya dia merasa malu, karena pada waktu dia menolak untuk sujud kepada 
manusia, disitu terdapat makhluk yang lebih tinggi derajatnya yaitu malaikat, karena mereka 
diciptakan dari cahaya. Walaupun begitu mereka mau bersujud ketika diperintah Allah Azza wa 
Jalla, seharusnya yang lebih rendah derajatnya ikut sujud juga. Akan tetapi begitulah Iblis, dia 
sombong dan menolak untuk sujud. 


Rasa takabbur dan sombong merupakan sifat yang sangat tercela. Pertama kali yang mempunyai 
sifat ini adalah Iblis. Seseorang yang mempunya sifat seperti ini akan dijauhkan dari surga . 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Tidak masuk surga seseorang yang di dalam 
hatinya terdapat sebiji sawi dari perasaan sombong” 


Dalam sebuah hadits gudsi, Rasulullah bersabda: "Keagungan adalah sarungKkU dan 
kesombongan adalah pakaianKU. Barangsiapa merebutnya (dari AKU) maka AKU 
menyiksanya." (HR. Muslim) 


Dosa pertama kali yang dilakukan makhluk adalah rasa sombong, tamak dan iri . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6442 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berkata Gatadah : “Iblis merasa iri dengan Adam, karena dia diberikan kemuliaan oleh Allah 
subhanahu wa'ta'ala, maka ia berkata : “Saya tercipta dari api, sedangkan dia dari tanah", 
kemudian munculah dosa pertama kali yaitu rasa sombong. Setelah itu muncul rasa tamak, 
sehingga Adam memakan dari pohon ' yang terlarang ", kemudian rasa iri, ketika anak Adam iri 
dengan saudaranya. 


Ibnu Abbas ra mengatakan juga : “Jika seseorang terjerat di dalam kesombongan, maka jangan 
banyak diharap. Sebaliknya jika ia terjerat di dalam kemaksiatan, kemungkinan masih bisa 
diharapkan untuk bertaubat" 


Kesombongan kaum Yahudi karena memandang bahwa mereka adalah umat pilihan Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa diistimewakan dan dilebihkan atas seluruh umat pada 
zaman yaitu semasa Nabi Musa 'alaihissalam. Selengkapnya telah kami uraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/10/kesombongan/ 


Orang yang merasa berilmu banyak, merasa berkompentesi berijtihad dan tidak mau mengakui 
pemahaman/pendapat pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang Empat, tidak mau mengakui pemahaman/pendapat para jumhur ulama yang bermazhab atau 
mereka merasa lebih Ahlus Sunnah dibandingkan muslim yang bermazhab boleh jadi mereka 
yang terjerumus dalam kesombongan. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Selengkapnya telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/04/ 
semakin-jauh-darinya/ 


Al-Hafizh adz-Dzahabi adalah murid dari Ibn Taimiyah. Walaupun dalam banyak hal adz-Dzahabi 
mengikuti faham-faham Ibn Taimiyah, --terutama dalam masalah akidah--, namun ia sadar bahwa 
ia sendiri, dan gurunya tersebut, serta orang-orang yang menjadi pengikut gurunya ini telah 
menjadi bulan-bulanan mayoritas umat Islam dari kalangan Ahlussunnah Wal Jama'ah pengikut 
madzhab al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. 


Kondisi ini disampaikan oleh adz-Dzahabi kepada Ibn Taimiyah untuk mengingatkannya agar ia 
berhenti dari menyerukan faham-faham ekstrimnya, serta berhenti dari kebiasaan mencaci-maki 
para ulama saleh terdahulu. Untuk ini kemudian adz-Dzahabi menuliskan beberapa risalah 
sebagai nasehat kepada Ibn Taimiyah, sekaligus hal ini sebagai “pengakuan” dari seorang murid 
terhadap kesesatan gurunya sendiri. Risalah pertama berjudul Bayan Zghl al-'lm Wa ath-Thalab, 
dan risalah kedua berjudul an-Nashihah adz-Dzhabiyyah Li Ibn Taimiyah. 


Dalam risalah Bayan Zghl al-'Ilm, adz-Dzahabi menuliskan ungkapan yang diperuntukan bagi Ibn 
Taimiyah sebagai berikut (Secara lengkap dikutip oleh asy-Syaikh Arabi at-Tabban dalam kitab 
Bara-ah al-Asy'ariyyin Min “Aga-id al-Mukhalifin, lihat kitab j. 2, h. 9 J: 


“Hindarkanlah olehmu rasa takabur dan sombong dengan ilmumu. Alangkah bahagianya dirimu 
Jika engkau selamat dari ilmumu sendiri karena engkau menahan diri dari sesuatu yang datang 
dari musuhmu atau engkau menahan diri dari sesuatu yang datang dari dirimu sendiri. Demi Allah, 
kedua mataku ini tidak pernah mendapati orang yang lebih luas ilmunya, dan yang lebih kuat 
kecerdasannya dari seorang yang bernama Ibn Taimiyah. Keistimewaannya ini ditambah lagi 
dengan sikap zuhudnya dalam makanan, dalam pakaian, dan terhadap perempuan. Kemudian 
ditambah lagi dengan konsistensinya dalam membela kebenaran dan berjihad sedapat mungkin 
walau dalam keadaan apapun. Sungguh saya telah lelah dalam menimbang dan mengamati sifat- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6445 | 


sifatnya (Ibn Taimiyah) ini hingga saya merasa bosan dalam waktu yang sangat panjang. Dan 
ternyata saya medapatinya mengapa ia dikucilkan oleh para penduduk Mesir dan Syam (sekarang 
Siria, lebanon, Yordania, dan Palestina) hingga mereka membencinya, menghinanya, 
mendustakannya, dan bahkan mengkafirkannya, adalah tidak lain karena dia adalah seorang yang 
takabur, sombong, rakus terhadap kehormatan dalam derajat keilmuan, dan karena sikap 
dengkinya terhadap para ulama terkemuka. Anda lihat sendiri, alangkah besar bencana yang 
ditimbulkan oleh sikap “ke-aku-an” dan sikap kecintaan terhadap kehormatan semacam ini!”. 


Berikut nasehat adz-Dzahabi terhadap Ibn Taimiyah yang ia tuliskan dalam risalah an-Nashihah 
adz-Dzahabiyyah, secara lengkap dalam terjemahannya sebagai berikut (Teks lebih lengkap 
dengan aslinya lihat an-Nashihah adz-Dzahabiyyah dalam dalam kitab Bara-ah al-Asy'ariyyin Min 
'Aga-id al-Mukhalifin, j. 2, h. 9-11J: 


kekkk keke 


awal kutipan 


“Segala puji bagi Allah di atas kehinaanku ini. Ya Allah berikanlah rahmat bagi diriku, 
ampunilah diriku atas segala kecerobohanku, peliharalah imanku di dalam diriku. 


Oh... Alangkah sengsaranya diriku karena aku sedikit sekali memiliki sifat sedih!! 


Oh... Alangkah disayangkan ajaran-ajaran Rasulullah dan orang-orang yang berpegang teguh 
dengannya telah banyak pergi!! 


Oh... Alangkah rindunya diriku kepada saudara-saudara sesama mukmin yang dapat 
membantuku dalam menangis!! 


Oh... Alangkah sedih karena telah hilang orang-orang (saleh) yang merupakan pelita-pelita 
ilmu, orang-orang yang memiliki sifat-sifat takwa, dan orang-orang yang merupakan gudang- 
gudang bagi segala kebaikan!! 


Oh... Alangkah sedih atas semakin langkanya dirham (mata uang) yang halal dan semakin 
langkanya teman-teman yang lemah lembut yang menentramkan. Alangkah beruntungnya 
seorang yang disibukan dengan memperbaiki aibnya sendiri dari pada ia mencari-cari aib 
orang lain. Dan alangkah celakanya seorang disibukan dengan mencari-cari aib orang lain dari 
pada ia memperbaiki aibnya sendiri. 


Sampai kapan engkau (Wahai Ibn Taimiyah) akan terus memperhatikan kotoran kecil di dalam 
mata saudara-saudaramu, sementara engkau melupakan cacat besar yang nyata-nyata 
berada di dalam matamu sendiri?! 


Sampai kapan engkau akan selalu memuji dirimu sendiri, memuji-muji pikiran-pikiranmu 
sendiri, atau hanya memuji-muji ungkapan-ungkapanmu sendiri?! Engkau selalu mencaci-maki 
para ulama dan mencari-cari aib orang lain, padahal engkau tahu bahwa Rasulullah bersabda: 
“Janganlah kalian menyebut-menyebut orang-orang yang telah mati di antara kalian kecuali 
dengan sebutan yang baik, karena sesungguhnya mereka telah menyelesaikan apa yang telah 
mereka perbuat”. 


Benar, saya sadar bahwa bisa saja engkau dalam membela dirimu sendiri akan berkata 
kepadaku: “Sesungguhnya aib itu ada pada diri mereka sendiri, mereka sama sekali tidak 
pernah merasakan kebenaran ajaran Islam, mereka betul-betul tidak mengetahui kebenaran 
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, memerangi mereka adalah jihad”. Padahal, 
sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti terhadap segala macam 
kebaikan, yang apa bila kebaikan-kebaikan tersebut dilakukan maka seorang manusia akan 
menjadi sangat beruntung. Dan sungguh, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6446 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(tidak mengerjakan) kebodohan-kebodohan (kesesatan-kesesatan) yang sama sekali tidak 
memberikan manfa'at kepada diri mereka. Dan sesungguhnya (Sabda Rasulullah): “Di antara 
tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah apa bila ia meninggalkan sesuatu yang tidak 
memberikan manfa'at bagi dirinya”. (HR. at-Tirmidzi) 


Hai Bung...! (Ibn Taimiyah), demi Allah, berhentilah, janganlah terus mencaci maki kami. 
Benar, engkau adalah seorang yang pandai memutar argumen dan tajam lidah, engkau tidak 
pernah mau diam dan tidak tidur. Waspadalah engkau, jangan sampai engkau terjerumus 
dalam berbagai kesesatan dalam agama. Sungguh, Nabimu (Nabi Muhammad) sangat 
membenci dan mencaci perkara-perkara (yang ekstrim|. Nabimu melarang kita untuk banyak 
bertanya ini dan itu. Beliau bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang paling ditakutkan yang aku 
khawatirkan atas umatku adalah seorang munafik yang tajam lidahnya”. (HR. Ahmad) 


Jika banyak bicara tanpa dalil dalam masalah hukum halal dan haram adalah perkara yang 
akan menjadikan hati itu sangat keras, maka terlebih lagi jika banyak bicara dalam ungkapan- 
ungkapan (kelompok yang sesat, sepertij kaum al-Yunusiyyah, dan kaum filsafat, maka sudah 
sangat jelas bahwa itu akan menjadikan hati itu buta. 


Demi Allah, kita ini telah menjadi bahan tertawaan di hadapan banyak makhluk Allah. Maka 
sampai kapan engkau akan terus berbicara hanya mengungkap kekufuran-kekufuran kaum 
filsafat supaya kita bisa membantah mereka dengan logika kita?? 


Hai Bung...! Padahal engkau sendiri telah menelan berbagai macam racun kaum filsafat 
berkali-kali. Sungguh, racun-racun itu telah telah membekas dan menggumpal pada tubuhmu, 
hingga menjadi bertumpuk pada badanmu. 


Oh... Alangkah rindunya kepada majelis yang di dalamnya diisi dengan tilawah dan tadabbur, 
majelis yang isinya menghadirkan rasa takut kepada Allah karena mengingt-Nya, majelis yang 
isinya diam dalam berfikir. 


Oh... Alangkah rindunya kepada majelis yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang 
saleh, karena sesungguhnya, ketika orang-orang saleh tersebut disebut-sebut namanya maka 
akan turun rahmat Allah. Bukan sebaliknya, jika orang-orang saleh itu disebut-sebut namanya 
maka mereka dihinakan, dilecehkan, dan dilaknat. 


Pedang al-Hajjaj (Ibn Yusuf ats-Tsagafi) dan lidah Ibn Hazm adalah laksana dua saudara 
kandung, yang kedua-duanya engkau satukan menjadi satu kesatuan di dalam dirimu. (Engkau 
berkata): “Jauhkan kami dari membicarakan tentang “Bid'ah al-Khamis”, atau tentang “Akl al- 
Hubub”, tetapi berbicaralah dengan kami tentang berbagai bid'ah yang kami anggap sebagai 
sumber kesesatan”. (Engkau berkata), Bahwa apa yang kita bicarakan adalah murni sebagai 
bagian dari sunnah dan merupakan dasar tauhid, barangsiapa tidak mengetahuinya maka dia 
seorang yang kafir atau seperti keledai, dan siapa yang tidak mengkafirkan orang semacam itu 
maka ia juga telah kafir, bahkan kekufurannya lebih buruk dari pada kekufuran Firaun. 
(Engkau berkata), Bahwa orang-orang Nasrani sama seperti kita. Demi Allah, Jajaran engkau 
ini) telah menjadikan banyak hati dalam keraguan. Seandainya engkau menyelamatkan 
imanmu dengan dua kalimat syahadat maka engkau adalah orang yang akan mendapat 
kebahagiaan di akhirat. 

Oh... Alangkah sialnya orang yang menjadi pengikutmu, karena ia telah mempersiapkan 
dirinya sendiri untuk masuk dalam kesesatan (az-Zandagah) dan kekufuran, terlebih lagi jika 
yang menjadi pengikutmu tersebut adalah seorang yang lemah dalam ilmu dan agamanya, 
pemalas, dan bersyahwat besar, namun ia membelamu mati-matian dengan tangan dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6447 ) 


lidahnya. Padahal hakekatnya orang semacam ini, dengan segala apa yang ia perbuatan dan 
apa yang ada di hatinya, adalah musuhmu sendiri. Dan tahukah engkau (wahai Ibn Taimiyah), 
bahwa mayoritas pengikutmu tidak lain kecuali orang-orang yang “terikat” (orang-orang bodoh) 
dan lemah akal?! Atau kalau tidak demikian maka dia adalah orang pendusta yang berakal 
tolol?! Atau kalau tidak demikian maka dia adalah aneh yang serampangan, dan tukang 
membuat makar?! Atau kalau tidak demikian maka dia adalah seorang yang (terlihat) ahli 
ibadah dan saleh, namun sebenarnya dia adalah seorang yang tidak paham apapun?! Kalau 
engkau tidak percaya kepadaku maka periksalah orang-orang yang menjadi pengikutmu 
tersebut, timbanglah mereka dengan adil...! 


Wahai Muslim (yang dimaksud Ibn Taimiyah), adakah layak engkau mendahulukan syahwat 
keledaimu yang selalu memuji-muji dirimu sendiri?! Sampai kapan engkau akan tetap 
menemani sifat itu, dan berapa banyak lagi orang-orang saleh yang akan engkau musuhi?! 
Sampai kapan engkau akan tetap hanya membenarkan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi 
orang-orang baik yang akan engkau lecehkan?! 


Sampai kapan engkau hanya akan mengagungkan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi orang- 
orang yang akan engkau kecilkan (hinakan)?! 


Sampai kapan engkau akan terus bersahabat dengan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi 
orang-orang zuhud yang akan engkau perangi?! 


Sampai kapan engkau hanya akan memuji-muji pernyataan-pernyataan dirimu sendiri dengan 
berbagai cara, yang demi Allah engkau sendiri tidak pernah memuji hadits-hadits dalam dua 
kitab shahih (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim) dengan caramu tersebut?! 


Oh... Seandainya hadits-hadits dalam dua kitab shahih tersebut selamat dari keritikmu...! 
Tetapi sebalikanya, dengan semaumu engkau sering merubah hadits-hadits tersebut, engkau 
mengatakan ini dla'if, ini tidak benar, atau engkau berkata yang ini harus ditakwil, dan ini harus 
diingkari. 

Tidakkah sekarang ini saatnya bagimu untuk merasa takut?! Bukankah saatnya bagimu 
sekarang untuk bertaubat dan kembali (kepada Allah)?! Bukankah engkau sekarang sudah 
dalam umur 70an tahun, dan kematian telah dekat?! Tentu, demi Allah, aku mungkin mengira 
bahwa engkau tidak akan pernah ingat kematian, sebaliknya engkau akan mencaci-maki 
seorang yang ingat akan mati! Aku juga mengira bahwa mungkin engkau tidak akan menerima 
ucapanku dan mendengarkan nesehatku ini, sebaliknya engkau akan tetap memiliki keinginan 
besar untuk membantah lembaran ini dengan tulisan berjilid-jilid, dan engkau akan merinci 
bagiku berbagai rincian bahasan. Engkau akan tetap selalu membela diri dan merasa menang, 
sehingga aku sendiri akan berkata kepadaku: “Sekarang, sudah cukup, diamlah...!”. 


Jika penilaian terhadap dirimu dari diri saya seperti ini, padahal saya sangat menyangi dan 
mencintaimu, maka bagaimana penilaian para musuhmu terhadap dirimu?! Padahal para 
musuhmu, demi Allah, mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang cerdas, orang-orang 
terkemuka, sementara para pembelamu adalah orang-orang fasik, para pendusta, orang-orang 
tolol, dan para pengangguran yang tidak berilmu. 


Aku sangat ridla jika engkau mencaci-maki diriku dengan terang-terangan, namun diam-diam 
engkau mengambil manfaat dari nasehatku ini. “Sungguh Allah telah memberikan rahmat 
kepada seseorang, jika ada orang lain yang menghadiahkan (memperlihatkan) kepadanya 
akan aib-aibnya”. Karena memang saya adalah manusia banyak dosa. Alangkah celakanya 
saya jika saya tidak bertaubat. Alangkah celaka saya jika aib-aibku dibukakan oleh Allah yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6448 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maha mengetahui segala hal yang ghaib. Obatnya bagiku tiada lain kecuali ampunan dari 
Allah, taufik-Nya, dan hidayah-Nya. 


Segala puji hanya milik Allah, Shalawat dan salam semoga terlimpah atas tuan kita 
Muhammad, penutup para Nabi, atas keluarganya, dan para sahabatnya sekalian. 
“““akhir kutipan 


kekkk 


Sebenarnya ada informasi dan saksi yang menyampaikan bahwa ulama Ibnu Taimiyyah sebelum 
wafat telah sempat bertobat dari kesalahpahaman-kesalahpahamannya namun sayangnya 
informasi ini tidak tersampaikan dengan baik sehingga kesalahpahaman-kesalahpahaman beliau 
tetap diikuti oleh ulama-ulama lainnya seperti ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup 
setelah 350 tahun lebih wafatnya ulama Ibnu Taimiyyah. Sebagaimana contoh yang diriwayatkan 
dalam tulisan pada http://arisandi.com/?p-964 berikut kutipannya 


xxx kekk 


awal kutipan 


Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya 
Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat 
terkenal. 


Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh 
Muhammad bin "Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam 
aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa 
hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan 
kejayaan Ibnu Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu. 


Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke 
Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, 
terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, figh dan usul fighnya, gramatika (ilmu gawa'id) 
dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua. 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan. 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Padahal ulama-ulama terdahulu telah memperingatkan agar menghindari kitab-kitab ulama Ibnu 
Taimiyyah karena pemahamannya telah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab yang Empat, 
sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf maupun pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/07/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 


Begitu juga ulama-ulama negeri kita telah memperingatkan kita untuk meninggalkan pemahaman 
Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya seperti contohnya Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, 
ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, 
sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut Syaikh 
Ahmad Khatib Minangkabau, ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu @oyyim al Jauziah 
dan Muhammad bin Abdul Wahhab telah keluar daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah 
dan dan menyalahi pemahaman para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias 
Imam Mazhab. Antara lain tulisannya ialah 'al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi Syubhati man 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6449 


gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' dan lain-lain 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


Files: 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/12/nasehat-adzahabi-utk-taimiyah-1.jpg 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/12/nasehat-adzahabi-utk-taimiyah-2.jpg 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/12/nasehat-adzahabi-utk-taimiyah-3.jpg 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/12/nasehat-adzahabi-utk-taimiyah-4.jpg 


0896. Seluruh sikap dan perbuatan muslim adalah ibadah 


Ibadah sendiri berarti mentaati segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya. Orang 
Islam yang bersujud (sholat) menghadap Ka'bah, tidak berarti dia menyembah Ka'bah, akan tetapi 
dia sebenarnya sedang bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 
menghadap ke Ka'bah perwujudan menjalankan perintahNya atau mengakui ke Maha Kuasa an 
Allah Azza wa Jalla. Begitupula mereka yang mencium Hajar Aswad, tidak berarti menyembah 
Hajar Aswad akan tetapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencium Hajar 
Aswad perwujudan menjalankan perintahNya atau mereka mengakui ke Maha Kuasa an Allah 
Azza wa Jalla. Mereka yang tidak mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza wa Jalla adalah yang 
dimaksud dengan orang kafir atau menyekutukan Allah, selengkapnya telah diuraikan dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/12/hakikat-tauhid/ 


Seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah kepada Allah ta'ala karena itulah tujuan 
kita diciptakanNya. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku” (AS Adz Dzaariyaat 51 : 56) 


“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (151 : 99) 


Dalam tulisan-tulisan kami sebelumnya terkait dengan ibadah , kami pergunakan kategorisasi 
ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah namun kategorisasi ini dapat menimbulkan kerancuan 
sehingga dapat terjerumus kedalam paham sekulerisme. Sekulerisme, paham yang 
menghindarkan manusia dalam kehidupannya me'referensi” kepada Allah / Agama. Dengan 
berpemahaman ini menjerumuskan kita bahwa seolah ada perbuatan manusia yang merupakan 
"urusan dunia" atau urusan antar manusia dan tidak terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Seluruh 
sikap dan perbuatan kita selalu berhubungan atau terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap kita 
akan bersikap atau melakukan perbuatan harus mengingat apakah sikap atau perbuatan tersebut 
bertentangan atau tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah. Kita harus ingat selalu 
bahwa kita hanya melakukan sikap dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan 
As Sunnah. Kegiatan mengingat inilah termasuk kedalam dzikrullah (mengingat Allah). 


Ibadah terbagi dalam dua kategori yakni amal ketaatan dan amal kebaikan 


Amal ketaatan atau perkara syariat adalah ibadah yang menjadi syarat sebagai hamba Allah 
yakni menjalankan kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), menjauhi larangaNya (dikerjakan 
berdosa) dan menjauhi apa yang telah diharamkanNya (dikerjakan berdosa) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6450 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 
Amal ketaatan adalah perkara mau tidak mau harus kita jalankan atau kita taati. 
Amal ketaatan jika tidak dijalankan atau tidak ditaati akan mendapatkan akibat/ganjaran, 
ganjaran baik (pahala) maupun ganjaran buruk (dosa). 
Amal ketaatan adalah bukti ketaatan atau “bukti cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya. 
Amal ketaatan harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan/dilakukan oleh Rasulullah 
Amal kebaikan adalah ibadah diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan Al Guran 
dan Hadits. 
Amal kebaikan adalah perkara yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri untuk meraih 
kecintaan atau keridhoan Allah Azza wa Jalla. 
Amal kebaikan adalah ibadah yang jika dilakukan dapat pahala (kebaikan) dan tidak dilakukan 
tidak berdosa. 
Amal kebaikan adalah “ungkapan cinta” kita kepada Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 
Amal kebaikan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 
Amal kebaikan tidak harus selalu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan/dilakukan oleh 
Rasulullah, landasannya hanyalah jika tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah 
adalah amal kebaikan , sebaliknya jika bertentangan dengan Al Guran dan AS Sunnah adalah 
keburukan (sayyiah) 


Hukum asal amal ketaatan adalah haram/terlarang selama tidak ada dalil yang 
menetapkannya 


Hukum asal diluar amal ketaatan adalah mubah/boleh selama tidak ada dalil yang 
melarangnya 


Definisi bid'ah yang berlaku sejak Nabi Adam a.s sampai sekarang dan sampai akhir zaman 
adalah perkara baru di luar dari apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya 


Perkara yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya adalah perkara yang wajib dijalani dan 
wajib dijauhi atau perkara syariat (syarat sebagai hamba Allah) atau disebut sebagai “urusan kami" 
atau disebut dengan agama atau disebut amal ketaatan yakni menjalankan kewajibanNya 
(ditinggalkan berdosa), menjauhi laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi apa yang telah 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) 


Orang yang menjalankan amal ketaatan atau “bukti cinta” adalah disebut orang beriman (mukmin) 
Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan 
mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (AS Ali Imron 
(81:31) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (AS Ali Imron (81:32 ) 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (AS Al 
Anfaal (81:1 ) 


Amal ketaatan adalah apa yang ditetapkanNya yakni perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), 
batas/larangan dan pengharaman (dikerjakan berdosa) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6451 | 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Bagian akhir hadits di atas menyampaikan bahwa “sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya” serta telah sempurna atau telah selesai segala perkara yang 
ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau telah selesai segala perkara yang wajib dijalankan 
manusia dan wajib dijauhi manusia ketika Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
di utus. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu” (@S Al Maaidah (5J:3 ) 


Perkara baru (bid'ah) dalam amal ketaatan (perkara syariat/syarat sebagai hamba Allah) 
adalah bid'ah dholalah dan pelakunya disebut Ahli bid'ah. 


Ahli bid'ah pun termasuk orang kafir , mereka yang melakukan perbuatan syirik, mereka yang 
tidak mau mengakui ke-Maha Kuasa-an Allah Azza wa Jalla karena mereka mengubah-ubah apa 
yang telah ditetapkanNya (diwajibkanNya) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang mengada-ada atau membuat perkara baru (bid'ah) sehingga 
mengubah-ubah apa yang telah ditetapkanNya (diwajibkanNya) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang membuat perkara baru atau mengada-ada yang bukan kewajiban 
menjadi kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, tidak diharamkan menjadi haram 
(dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan berdosa) atau 
sebaliknya. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa). Rasulullah meninggalkan sholat tarawih berjama'ah dalam beberapa malam agar kita 
tidak berkeyakinan bahwa sholawat tarawih adalah kewajiban (ditinggalkan berdosa) selama bulan 
Ramadhan. 


Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih) itu ditetapkan sebagai kewajiban 
atas kalian.” (HR Bukhari 687). Sumber:  http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-10&ayatno-120&action-display&optionzcom bukhari 

Bid'ah hasanah , jika yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh berkeyakinan 
bahwa itu adalah amal kebaikan selama bulan ramadhan walaupun Rasulullah tidak 
mencontohkan/melakukannya sebulan penuh. 


Bid'ah dholalah, jika mereka berkeyakinan bahwa sholat tarawih berjamaah sebulan penuh adalah 
kewajibanNya atau perintahNya (ditinggalkan berdosa) karena sholat tarawih sebulan penuh tidak 
pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa). Yang 
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa) yang harus 
dikerjakan sebulan penuh pada bulan Ramadhan adalah berpuasa. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6452 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Begitu juga kita dapat ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan kaum Nasrani 


“Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah -pada waktu itu dia lebih 
dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam- setelah dia mendengar ayat yang artinya, “Mereka 
menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan 
mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (AS at Taubah (9| : 31) , kemudian ia berkata: “Ya 
Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu“. Maka jawab 
Nabi shallallahu alaihi wasallam: “Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah 
menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Bid'ah dholalah adalah perbuatan syirik karena penyembahan kepada selain Allah, penyembahan 
diantara pembuat bid'ah (perkara baru) dengan pengikutnya. 


Bid'ah dholalah adalah perbuatan yang tidak ada ampunannya. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 

dl ma se ul ola Ao 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. jAsh-Shahihah No. 1620| 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (SI: 87). 


Oleh karenanya para hakim agama, para mufti atau mereka yang akan berfatwa dalam perkara 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), larangan (dikerjakan berdosa) atau pengharaman (dikerjakan 
berdosa) wajib berdasarkan atau turunan dari apa yang telah ditetapkanNya. Sebaiknyalah 
berpegang pada pendapat atau pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat sebagaimana yang dicontohkan oleh mutfti Mesir Profesor 
Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 

Sedangkan bid'ah (perkara baru) diluar apa yang telah ditetapkanNya (diwajibkanNya) atau 
perkara baru diluar amal ketaatan (perkara syariat/syarat sebagai hamba Allah) ada dua 
kategori yakni bid'ah dlolalah dan bid'ah hasanah (mahmudah) 


Bid'ah dlolalah adalah perkara baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya atau 
diwajibkanNya 


Bid'ah hasanah adalah perkara baru yang tidak bertentangan dengan apa yang telah 
ditetapkanNya atau diwajibkanNya. 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)" 


Bahkan al- Imam Nawawi membaginya dalam 5 status hukum. 


dolan ing Sg hay yg Ao gehna g Reel Oladi Lado p Ad of 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6453 


“Sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi 5 macam : bid'ah yang wajib, mandzubah (sunnah), 
muharramah (bid'ah yang haram), makruhah (bid'ah yang makruh), dan mubahah (mubah)” ISyarh 
An-Nawawi 'alaa Shahih Muslim, Juz 7, hal 105| 


Contoh sederhana bid'ah hasanah (mahmudah) adalah peringatan Maulid Nabi. 


Peringatan Maulid Nabi adalah bukan perkara syariat atau perbuatan yang tidak diwajibkanNya 
namun tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya/diwajibkanNya (tidak 
bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah) maka termasuk amal kebaikan 


Amal kebaikan adalah segala perkara diluar apa yang telah ditetapkanNya (diwajibkanNya) atau 
segala perkara diluar amal ketaatan (perkara syariat/syarat sebagai hamba Allah) yang tidak 
bertentangan dengan apa yang telah ditetapkanNya / diwajibkanNya (tidak bertentangan dengan 
Al Guran dan As Sunnah) 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : Merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam 


Imamul @urra' Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya 'Urif bitta'rif 
Maulidissyariif : Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya apa 
keadaanmu?, ia menjawab : “di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam senin, itu 
semua sebab aku membebaskan budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam dan karena Tsuwaibah menyusuinya ” (shahih Bukhari hadits no.4813). 
maka apabila Abu Lahab Kafir yang Alguran turun mengatakannya di neraka mendapat 
keringanan sebab ia gembira dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana 
dengan muslim ummat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang gembira atas kelahiran Nabi 
shallallahu alaihi wasallam?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha 
Pemurah sungguh-sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya dengan sebab 
anugerah Nya. 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah berkata “tidak dilaksanakan maulid 
oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, dan tetap melaksanakannya umat 
Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya dengan berbagai macam sedekah 
dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah terhadap mereka keberkahan yang sangat 
besar. 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah 
salah satu bid'ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi 
wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al Gasthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6454 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan menjalankan 
amal kebaikan atau mereka yang mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya adalah disebut muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau 
sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (811:2-5) 


Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. 


Firman Allah ta'ala yang artinya: “Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia 
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” (AS An Nuur (241:35) 


“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun”. (AS An Nuur (24/:40 ) 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (AS Az Zumar (391:22) 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan berbuat amal 
kebaikan (muhsin/muhsinin) atau sholihin adalah mereka yang termasuk manusia disisiNya. 
Mereka yang telah dikarunia ni'mat oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang terbukti tetap istiyomah 
pada jalan yang lurus 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Tunjukilah kami jalan yang lurus" (OS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, para syuhada, 
dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 69 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amal kebaikan (amal sholeh) sangat 
luas sekali. 


Dari Abu Dzar r.a. berkata, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya telah 
pergi membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya.” 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan untukmu 
sesuatu yang dapat disedekahkan? Yaitu, setiap kali tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah 
sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang 
kemungkaran adalah sedekah, dan hubungan intim kalian (dengan isteri) adalah sedekah.” Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan 
syahwatnya dan dia mendapatkan pahala?” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, 
“Bagaimana pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah ia 
berdosa? Demikian juga jika melampiaskannya pada yang halal, maka ia mendapatkan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6455 | 


pahala.” (HR. Muslim 1674) Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 


suranoz13&ayatno-50&action-display&optionzcom muslim Selengkapnya tentang amal sholeh 


telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/01/18/2010/10/27/ 
amal-sholeh/ 


Al-Guran dan Hadits pada hakikatnya memuat amal ketaatan atau ketetapan yang menjadi hak 
Allah Azza wa Jalla yakni ketetapan berupa kewajiban dan larangan (batas/larangan dan 
pengharaman). Dalam Al-@uran dan Hadits memang disebutkan beberapa contoh amal kebaikan 
(amal sholeh) namun tidak seluruh amal kebaikan (amal sholeh) yang akan dikerjakan manusia 
sejak Nabi Adam a.s sampai kiamat nanti diuraikan dalam Al-@uran maupun Hadits. Kalau 
diuraikan seluruhnya akan membutuhkan lembaran Al-@uran maupun Hadits yang luar biasa 
banyaknya. 


Amal kebaikan tidak harus atau tidak selalu terkait dengan apakah telah dicontohkan/dilakukan 
atau tidak dicontohkan/dilakukan oleh Rasulullah atau Salafush Sholeh. Amal kebaikan sejak Nabi 
Adam a.s sampai akhir zaman tetap perkara baik selama tidak bertentangan dengan apa yang 
telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya atau tidak bertentangan dengan amal ketaatan. 


Kaidah “LAU KAANA KHOIRON LASABAGUNA ILAIHI” (Seandainya hal itu baik, tentu mereka, 
para sahabat akan mendahului kita dalam melakukannya) tidak berlandaskan Al @uran dan 
Hadits. Kesalahpahaman kaidah ini telah kami uraikan dalam tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/08/lau-kaana-khoiron/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/04/apa-kaitannya/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/04/20/jika-itu-baik/ 


Segala amal kebaikan atau amal sholeh atau amalan sunnah adalah yang dimaksud dengan 
dzikrullah. 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrulah.” 


Amal kebaikan adalah segala sikap dan perbuatan yang dilakukan bukan di wajibkanNya namun 
atas kesadaran sendiri karena Allah ta'ala semata atau karena mengingat Allah atau wujud dari 
kecintaan hamba kepada Allah ta'ala dan Allah ta'ala pun mencintai hambaNya maka jadilah 
kekasih Allah atau wali Allah dengan berbagai tingkat kedekatan atau tingkat kewalian 
sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


Tujuan amal kebaikan adalah untuk mendekatkan diri kita atau memperjalankan diri kita agar 
sampai (wushul) kepada Allah ta'ala. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/perjalankanlah-diri-kita/ 

Dalam sebuah haditas @udsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: 
Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amalan sunnah (amal kebaikan), maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah mencintainya, maka 
Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan 
untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya 
untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada-KU, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6456 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi pelakunya 
sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia 
(khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. (HR 


Muslim 6021) Link: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-61&ayatno-89&action-display&option-com. bukhari 


Boleh jadi mereka yang membenci peringatan Maulid Nabi atau mereka yang men-syirik-kan 
sholawat nariyah, sholawat badar, gashidah burdah, maulid barzanji adalah mereka yang terkena 
ghazwul fikri atau terkena upaya adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan 


sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/11/puritan-radikalisme/ 


Firman Allah yang artinya, “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik” (Al Maaidah: 82) 


Untuk itulah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik yakni kaum Zionis Yahudi terus melakukan 
upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) agar umat muslim pada umumnya tidak 
memperjalankan dirinya untuk sampai (wushul) kepada Allah ta'ala atau tidak tahu bagaimana 
yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. 


Kaum Zionis Yahudi sangat takut kepada umat Islam yang jika berdoa kepada Allah ta'ala dan 
pasti dikabulkanNya. Inilah adalah hakikat dari doa adalah senjata kaum mukmin. 


Namun yang harus kita ingat bahwa kita tetap harus berlaku adil kepada mereka atau kepada 
kaum non muslim atau kaum kafir. Pada hakikatnya mereka menjadi seperti itu adalah kehendak 
Allah Azza wa Jalla juga. Perlakukan dengan baik sebagaimana perlakuan kita kepada ciptaanNya 
yang lain selama mereka berlaku baik kepada kita. 


Islam mengajarkan damai dan berbuat baik bukan hanya terhadap manusia, akan tetapi sampai 
terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bukankah dalam hadist Nabi shallallahu alaihi wasallam 
telah diriwayatkan bahwa seorang wanita masuk neraka karena telah menganiyaya seekor kucing. 
Begitu pula seorang pelacur masuk sorga karena telah memberi minum seekor anjing yang 
kehausan. 


Rahmat Islam benar-benar lil “alamin (bagi semesta alam). Tidak hanya manusia, tetapi hewan, 
tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup, semua memperoleh rahmat Islam. 


Ibnu Abbas ra. meriwayatkan, ada seorang lelaki yang merebahkan kambingnya sementara dia 
masih menajamkan pisaunya. Lalu Rasulullah bersabda, “Apakah engkau ingin membunuh 
kambing itu dua kali? Jangan lakukan itu. Tajamkan pisaumu sebelum kamu merebahkan 
kambingmu.” 


Ibnu Sirin juga meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah melihat seseorang sedang 
menyeret kaki kambing untuk disembelih. Beliau marah dan menegur orang tersebut., “Jangan 
lakukan itu! Giringlah hewan itu menuju kematiannya dengan baik.” (HR Imam Nasai) 


Allah Azza wa Jalla akan memasukan muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang 
beriman (mukmin) dan beramal kebaikan / beramal sholeh (muhsin/muhsinin/sholihin) kedalam 
jannah dan Allah Azza wa Jalla mengibaratkan orang-orang kafir bagaikan binatang dan 
memasukkan mereka kedalam jahannam. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya “Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mu'min 
dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6457 ) 


kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam 
adalah tempat tinggal mereka.” (AS Muhammad (471:12 ) 


Masihkah kita menjadikan mereka yang diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaikan “binatang” 
sebagai “teman kepercayaan”, sebagai pelindung, sebagai penasehat atau bahkan sebagai 
pemimpin dunia ? 


Perlakuan kita kepada kaum non muslim memang harus adil dan baik namun terkadang 
memperlakukan mereka dengan baik namun melupakan Ukhuwah Islamiyah 


Dahulu kita “terikat” pada kesatuan dalam agidah (agidah state) atau jama'atul muslimin (jama'ah 
kaum muslim) dan berakhir pada masa kekhalifahan Turki Ustmani. Keberakhiran kekhalifahan 
pada dasarnya karena terpengaruh paham individualisme yang dilancarkan oleh kaum Zionis 
Yahudi 


Paham individualisme untuk memecah belah umat Islam atau upaya meruntuhkan Ukhuwah 
Islamiyah. Kita telah terpecah belah ke dalam beberapa wilayah atau negara atau kesatuan dalam 
negara (nation state) yang dikenal dengan propaganda nasionalisme. Salah satu hasutan kaum 
Zionis Yahudi adalah menumbuhkan nasionalisme Arab 


Secara perlahan namun pasti, “lembaga-lembaga pengkajian” yang dipimpin para orientalis Barat 
ini meracuni pemikiran umat Islam Turki. Para orientalis menjelek-jelekkan sistem Islam dan 
membangga-banggakan sistem nasionalisme. Dari sinilah lahir gerakan nasionalisme Arab. 
Jenderal Allenby mengirim seorang perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
ke Hijaz untuk menemui para pemimpin di sana. TE. Lawrence ini diterima dengan sangat baik 
dan seluruh hasutannya di makan mentah-mentah oleh tokoh-tokoh Hijaz. Maka orang-orang dari 
Hijaz ini kemudian membangkitkan nasionalisme Arab dan mengajak tokoh-tokoh pesisir Barat 
Saudi untuk berontak terhadap kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmaniyah, dan setelah itu 
mendirikan Kerajaan Islam Saudi Arabia. 


Paham nasionalisme adalah paham individualisme dalam skala besar yakni skala negara. 


Dengan terhasut paham nasionalisme (individualisme skala besar) mengakibatkan “keadaan 
perang” di negara atau wilayah saudara muslim lainnya seperti di Palestina, Afghanistan, dll, tidak 
dianggap atau dirasakan sebagai keadaan perang di negara kaum muslim lainnya. Sedangkan 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Sehingga sebagian penguasa negeri yang beragama Islam , tidak merasa bersalah menjadikan 
Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi sebagai "teman kepercayaan", penasehat, 
pelindung 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak 
henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan 
kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka 
adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya” , (AS Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6458 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dan meninggalkan 
orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 
Allah... (As. Ali-lmran : 28) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


Ironis yang terjadi di wilayah kerajaan dinasti Saudi, mereka menjadikan Amerika (dibelakangnya 
kaum Zionis Yahudi) sebagai teman kepercayaan, pelindung, penasehat. Contoh paling mudah 
untuk diketahui bahwa mereka menyusun kurikulum pendidikan agama bekerjasama dengan 
Amerika yang dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi , sebagaimana yang terurai dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ Inilah 
salah satu “pintu masuk” ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis 
Yahudi dan kesalahpahaman-kesalahpahaman tersebut menyebar luas ke negeri-negeri kaum 
muslim melalui perantaraan contohnya beasiswa pendidikan di wilayah kerajaan dinasti Saudi. 
Begitupula dengan penguasa negeri lainnya yang mengaku muslim namun mereka menjadi 
"boneka" Amerika atau menjadikan Amerika atau kaum Zionis Yahudi sebagai teman 
kepercayaan, pelindung, penasehat. Tindakan para penguasa negeri inilah yang menimbulkan 
kemudharatan bagi kaum muslim sebagaimana yang telah difirmankan Allah Azza wa Jalla dalam 
(AS Ali Imran, 118). 


Hasbunallah wani'mal wakil. "Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik 
tempat bersandar" (@S Ali Imran (81: 173) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0901. Kita Tidak Perlu Khawatir Lagi Akan Bid'ah 


Kaum muslim pada generasi sekarang seharusnya tidak perlu khawatir lagi akan bid'ah. Tidak 
perlu lagi membicarakan tentang bid'ah. Sungguh keterlaluan mereka yang menghujat saudara 
muslim lainnya sebagai ahlul bid'ah , karena mengatakan saudara muslim lainnya sebagai ahlul 
bid'ah sama saja telah mengkafirkannya. Hal ini telah kami sampaikan dalam tulisan sebelumnya 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/15/seluruhnya-ibadah/ atau pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 

Dalam beberapa tulisan sebelumnya telah kami sampaikan tentang empat gerakan yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi dalam rangka ghazwul fikri (perang pemahaman) melalui 
pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan atau melalui ulama yang “dibentuk” atau dipengaruhi 
oleh mereka yakni 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6459 | 


1. Paham anti mazhab, umat muslim diarahkan untuk tidak lagi mentaati pimpinan ijtihad atau 
imam mujtahid alias Imam Mazhab 

2. Pemahaman secara ilmiah, umat muslim diarahkan untuk memahami Al @uran dan As 
Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan metodologi “terjemahkan saja” hanya 
memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) namun kurang 
memperhatikan nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz, dil 

3. Paham anti tasawuf untuk merusak akhlak kaum muslim karena tasawuf adalah tentang 
Ihsan atau jalan menuju muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. 

4. Paham Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme (SEPILIS) disusupkan kepada umat muslim 
yang mengikuti pendidikan di “barat” 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istijomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Mereka yang menyibukkan diri mendiskusikan, membahas tentang bid'ah atau dalam kutbah 
jum'at masih menyampaikan “Kullu bid'atin dholalah” , boleh jadi karena mereka korban fitnah atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) alias hasutan yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi untuk 
tidak mempercayai hasil jerih payah pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias 
Imam Mazhab yang empat. 


Mereka menyibukkan diri dengan mengulangi kembali apa yang telah dilakukan oleh Imam 
Mazhab yang empat namun sayangnya mereka belum berkompetensi seperti kompetensi Imam 
Mazhab yang empat dan bahan ijtihad mereka terbatas pada hadits yang telah dibukukan 
sedangkan kita tahu bahwa hadits yang telah dibukukan hanya sebagian saja dan sebagian lagi 
dalam bentuk hafalan para penghafal hadits yang tidak lagi kita dapat temukan. Hadits-hadits yang 
tidak dibukukan merupakan bagian bahan ijtihad dan istinbat para Imam Mazhab yang empat. 


Timbul kekhawatiran akan bid'ah dikarenakan mereka "menelusuri" kembali masa generasi 
Salafush Sholeh. Kekhawatiran terhadap bid'ah pada generasi Salafush Sholeh adalah ketika itu 
perkara syariat belum lagi dibukukan. Para Imam Mazhab yang empat lah yang menelusuri Al 
@uran dan mengumpulkan hadits-hadits dan berijtihad dengannya sehingga dapat 
menetapkannya kedalam 5 hukum perkara (istinbat) yakni wajib (fardhu), sunnah (mandub), 
haram, makruh, mubah. 


Pada masa sekarang tidak ada lagi yang perlu ditelusuri dalam masalah perkara syariat yakni 
syarat sebagai hamba Allah meliputi menjalankan kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), menjauhi 
laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi apa yang telah diharamkanNya (dikerjakan 
berdosa). 

Tidak ada lagi yang perlu ditelusuri untuk ditetapkan sebagai kewajibanNya (ditinggalkan berdosa) 
. Fatwa-fatwa yang timbul pada masa kini adalah dalam perkara larangan (dikerjakan berdosa) 
dan pengharaman (dikerjakan berdosa) itupun merupakan turunan dari apa yang telah 
ditetapkanNya. 


Setelah para Imam Mazhab yang empat menyampaikan ijtihad dan istinbat mereka dalam kitab 
figih maka tidak perlu lagi buang-buang waktu diskusi, ceramah atau khutbah membahas tentang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6460 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bid'ah. 

Imam Mazhab yang Empat telah menguraikan dalam kitab figih, batas agama atau perkara syariat 
yakni apa saja kewajibanNya (ditinggalkan berdosa) yang harus dijalankan oleh seorang muslim 
dan apa saja laranganNya (dikerjakan berdosa) dan apa saja yang telah diharamkanNya 
(dikerjakan berdosa) yang harus dijauhi seorang muslim. 


Kita tidak perlu mengulangi lagi apa yang dtelah dilakukan oleh Imam Mazhab yang empat. Kita 
hanya tinggal menjalankan saja segala perkara syariat yang telah dijabarkan oleh Imam Mazhab 
yang empat, segala perkara yang wajib dijalankan dan wajib dijauhi mulai kita bangun tidur sampai 
tidur kembali, 


Jika menghadapi sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak pernah dicontohkan/dilakukan oleh 
Rasulullah dan diluar amall ketaatan atau diluar perkara syariat (syarat sebagai hamba Allah) atau 
perkara diluar dari apa yang telah diwajibkanNya, pegangan kita adalah jika tidak bertentangan 
dengan Al @uran dan Hadits maka termasuk amal kebaikan dan sebaliknya jika bertentangan 
dengan Al @ur'an dan Hadits maka termasuk keburukan (sayyiah). 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)” 


Bahkan al- Imam Nawawi membaginya dalam 5 status hukum. 
dolan ing Sg ng Ao gehna g Raoelo alus Dami £ Ad of 


“Sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi 5 macam : bid'ah yang wajib, mandzubah (sunnah), 
muharramah (bid'ah yang haram), makruhah (bid'ah yang makruh), dan mubahah (mubah)” ISyarh 
An-Nawawi 'alaa Shahih Muslim, Juz 7, hal 105| 


Bermacam-macam matan/lafaz sholawat, matan/lafaz dzikir, untaian doa dan dzikir (ratib) 
walaupun tidak pernah dicontohkan/dilakukan oleh Rasulullah, selama matan/lafaznya tidak 
bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah maka hal itu perkara baru (bid'ah) yang 
mahmudah / hasanah. 


Amal kebaikan atau amal sholeh yang mereka perbincangkan telah diuraikan dalam beberapa 
tulisan. 
Tentang sholawat nariyah, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/10/dengan-rasulullah- 
21 
Tentang sholawat badar, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/03/14/dengan-rasulullah/ 
Riwayat sholawat badar, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/10/2011/05/02/sholawat- 
badar/ 
Tentang gashidah burdah, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya/ 
Riwayat gashidah burdah, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/kasidah-burdah/ 
Tentang Maulid Barjanzi http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/02/kembalilah-seperti- 
semula/ 
Bahkan kitapun dapat mendatangi Rasulullah dan mendapatkan untaian doa dan dzikir dari Beliau 
atas izin Allah Azza wa Jalla dengan sarana yang dikehendakiNya seperti melalui mimpi. 
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/16/suasana-bathin/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6461 | 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/15/seluruhnya- 
ibadah/ telah kami sampaikan bahwa seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah 


kepada Allah ta'ala karena itulah tujuan kita diciptakanNya. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : 
“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku" (AS 
Adz Dzaariyaat 51 : 56) 
“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (151 : 99) 


Ibadah terbagi dalam dua kategori yakni amal ketaatan dan amal kebaikan 
Amal ketaatan atau perkara syariat adalah ibadah yang menjadi syarat sebagai hamba Allah 
yakni menjalankan kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), menjauhi larangaNya (dikerjakan 
berdosa) dan menjauhi apa yang telah diharamkanNya (dikerjakan berdosa) 
Amal kebaikan adalah ibadah diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan Al Aur'an 
dan Hadits. 
Amal ketaatan - perkara syariat - urusan agama - "urusan kami" yakni perintahNya dan 
laranganNya 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, , "sesungguhnya 
agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Agama telah sempurna atau telah selesai segala perkara yang ditetapkanNya atau diwajibkanNya 
atau telah selesai segala perkara yang wajib dijalankan manusia dan wajib dijauhi manusia ketika 
Nabi Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di utus. 


Kami menyampaikan kategorisasi ibadah kedalam amal ketaatan dan amal kebaikan berdasarkan 
apa yang telah dilakukan oleh para Imam Mazhab yang empat. Mereka umumnya 
mengkategorisasikannya kedalam 5 hukum perkara yakni wajib (fardhu), sunnah (mandub), 
haram, makruh, mubah. Lebih detail lagi ada fardu “ain, fardu kifayah, sunnah muakad, sunnah 
ghairu muakad, dan sebagainya. Semua itu kami kerucutkan menjadi dua kategori yakni amal 
ketaatan dan amal kebaikan. 


Kategorisasi yang kami sampaikan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam beberapa 
ayat yang semakna, contohnya yang artinya, 


“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi 
dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat 
apa-apa yang kamu kerjakan”. (AS Al Bagarah (2):110) 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Al Bagarah (2): 277) 


Allah Azza wa Jalla menyampaikan amal ketaatan meliputi orang-orang beriman yang 
menjalankan kewajiban mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan melakukan amal kebaikan 
(amal shaleh) 


Begitu pula dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, contohnya : Beliau menjawab: 
'Kamu menyembah Allah, tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, menyambung silaturrahim dengan keluarga.“ Ketika dia pamit maka Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Jika dia berpegang teguh pada sesuatu yang diperintahkan 
kepadanya niscaya dia masuk surga”. Dan dalam suatu riwayat Ibnu Abu Syaibah, Jika dia 
berpegang teguh dengannya. (HR Muslim 15) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6462 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sumber: http://www.indoguran.com/index.php? 
suranoz2&ayatno-7 &action-display&optionzcom muslim 


Amal ketaatan yangi dicontohkan oleh Rasulullah adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat 
dan amal kebaikan yang dicontohkan adalah menyambung silaturrahim dengan keluarga. 


Orang yang menjalankan amal ketaatan atau “bukti cinta” adalah disebut orang beriman (mukmin) 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (OS Ali Imron (81:31) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir” (AS Ali Imron (31:32 ) 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (AS Al 
Anfaal (81:1 ) 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan menjalankan 
amal kebaikan atau mereka yang mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya adalah disebut muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau 
sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al Gura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (31J:2-5) 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan (muslim yang beriman) dan menjalankan amal kebaikan 
(muslim yang sholeh) niscaya mereka akan masuk surga 


Balasan bagi muslim yang menjalakan amal ketaatan (orang beriman) dan menjalankan amal 
kebaikan (beramal saleh) sebagaimana yang disampaikan firmanNya yang artinya : 
(2:82) Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga: mereka 
kekal di dalamnya. 
(4:122) Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami 
masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang 
lebih benar perkataannya dari pada Allah 
(11:23) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan 
merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga: 
mereka kekal di dalamnya 


Janji Allah ta'ala bagi mereka yang beriman (mukmin) dan mengerjakan amal saleh, masuk surga 
tanpa hisab 


“...Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia 
dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa 
hisab. (AS Al Mu'min (401:40 ) 


“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang 
yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau 
sedikitpun”. (AS An Nisaa' (41:124 ) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6463 


Amal ketaatan adalah segala perkara atau ibadah yang diwajibkanNya yakni wajib dijalankan 
(ditinggalkan berdosa) dan wajib dijauhi (dikerjakan berdosa) 


Amal kebaikan adalah perkara yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan dan banyak macam 
amal kebaikan dan boleh kita pilih mana yang kita akan lakukan 


Dalam sebuah haditas @udsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "hamba-Ku tidak 
bisa mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amalan sunnah (amal kebaikan), maka Aku mencintai dia" (HR Muslim 6021). 


Link: http://www.indoguran.com/index.php? 
surano-61&ayatno-89&action-display&optionzcom bukhari 

Bilal ra memperjalankan dirinya kepada Allah ta'ala atau mendekatkan diri kepada Allah ta'ala 
dengan amal kebaikan berupa selalu menjaga wudhunya dan menjalankan sholat selain sholat 
yang telah diwajibkan (selain sholat dalam amal ketaatan) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal ketika shalat Shubuh: “Hai 
Bilal, katakanlah Kepadaku apakah amalanmu yang paling besar pahalanya yang pernah kamu 
kerjakan dalam Islam, karena tadi malam aku mendengar derap sandalmu di dalam surga? ' Bilal 
menjawab, Ya Rasulullah, sungguh saya tidak mengerjakan amal perbuatan yang paling besar 
pahalanya dalam Islam selain saya bersuci dengan sempurna, baik itu pada waktu malam ataupun 
siang hari. lalu dengannya saya mengerjakan shalat selain shalat yang telah diwajibkan Allah 
kepada saya.” (HR Muslim 4497) Sumber:  http://www.indoguran.com/index.php? 
suranoz45&ayatno-109&action-display&optionzcom. muslim 

Jadi tidak perlu lagi berteriak "berantas bid'ah", "tegakkan syariat" 


Ulama sufi, Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan “Janganlah kamu merasa bahwa tanpamu Syariat 
Islam tak kan tegak. Syariat Islam telah tegak bahkan sebelum kamu ada. Syariat Islam tak 
membutuhkanmu, kaulah yang butuh pada Syariat Islam” 


Syariat Islam telah tegak oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan telah diuraikan oleh para 
ahli fikih yang dipimpin oleh pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid mutlak) alias Imam 
Mazhab yang empat sehingga sudah jelas bagi kaum muslim batasan agama atau perkara syariat 
atau amal ketaatan. 


Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang berempat namun pada akhirnya pendapat / 
pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau tidak menyeluruh sehingga kaum muslim 
mencukupkannya pada Imam Mazhab yang empat. 


Oleh karenanya para hakim agama, para mufti atau mereka yang akan berfatwa sebaiknya 
berpegang pada pendapat atau pemahaman Imam Mazhab yang empat sebagaimana yang 
dicontohkan oleh mufti Mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 

Andaikan Nigab ( Cadar / Purdah) sebuah perkara syariat atau kewajiban yang jika ditinggalkan 
berdosa maka akan bertentangan dengan larangan menutup muka ketika ihram bagi kaum wanita. 
Adalah hal yang mustahil dalam perkara syariat ada yang saling bertentangan. 

Firman Allah Azza wa Jalla, 


2.0 0 9 20 — 


P NT TN 0 8... w o- 0 3 39-00. 
On Nee Ah Tanker AI ab Jne aa OS Ig OT 0g paka YG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6464 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al @uran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Mufti Profesor Doktor Ali Jum'ah menegaskan : ” bawah fatwa yang di keluarkan oleh Lembaga 
Fatwa Mesir dan Lembaga Riset Islam yang terdiri dari ulama besar di seluruh dunia menyatakan 
bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk auratnya perempuan, sebagaimana juga 
pendapat mayoritas ulama islam dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Mardawi al-Hanbali 
mengatakan bahwa pendapat yang sahih didalam mazhab Hanbali adalah muka dan telapak 
tangan tidak termasuk aurat “. 


Mufti melanjutkan : ” Bahwa fatwa ini bukan saja dimulai oleh mereka, bahkan Imam Auza'i, Imam 
Abu Tsur , Atha', Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Sya'tsa', ad-Dhahak, Ibrahim an-Nakha'i juga 
berpendapat seperti itu, sementara diantara para sahabat yang berpendapat seperti itu adalah 
Umar, Ibnu Abbas, 


Dan Mufti juga menegaskan bahwa pemakaian Nigab merupakan satu kebiasaan menurut 
mayoritas ulama, hal ini merupakan kebebasan seseorang yang ingin memakainya atau tidak 
memakainya, kecuali jika bersangkut paut dengan adriministarasi seperti membuat pasport, kartu 
kependudukkan, identitas diri, bekerja di lembaga kesehatan, unit keamanan dan sebagianya 
maka boleh bagi pemerintah melarang menggunakan Nigab ketika urusan tersebut dilaksanakan”. 


Mufti menambahkan : ” Beginilah keputusan ulama umat dari zaman dahulu sampai sekarang jika 
bersangkut paut sesuatu yang Mubah (boleh) maka negara boleh membatasinya sesuai dengan 
maslahah dan mudhrat . 


Keputusan mufti Profesor Doktor Ali Jum'ah yang berpegang kepada imam/pemimpin ijitihad 
kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat diperangi oleh "orang- 
orang beriman" yang mengada-adakan dalam urusan agama yakni mengada-adakan kewajiban 
yang tidak diwajibkanNya, mengada-adakan larangan yang tidak dilarangNya, mengharamkan 
sesuatu yang tidak diharamkanNya. Keadaan seperti ini telah disampaikan oleh Rasulullah. 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). 


Rasulullah telah menyampaikan ciri-ciri mereka yang tidak lagi mentaati imam, kesepakatan 
jumhur ulama (as-sawad al a'zham). Mereka yang membentuk sekte, pemahaman mereka yang 
keluar dari pemahaman jumhur ulama. 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir telah menceritakan kepadaku Busr 
bin Ubaidullah Al Khadrami, ia mendengar Abu Idris alkhaulani, ia mendengar Khudzaifah Ibnul 
yaman mengatakan, Orang-orang bertanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tentang 
kebaikan sedang aku bertanya beliau tentang keburukan karena khawatir jangan-jangan aku 
terkena keburukan itu sendiri. 

Maka aku bertanya “Hai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliyahan dan keburukan, lantas 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6465 | 


Allah membawa kebaikan ini, maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? 

Nabi menjawab Tentu'. 

Saya bertanya “Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? 

“Tentu Jawab beliau, dan ketika itu ada kotoran, kekurangan dan perselisihan. 

Saya bertanya “Apa yang anda maksud kotoran, kekurangan dan perselisihan itu? 

Nabi menjawab Yaitu sebuah kaum yang menanamkan pedoman bukan dengan pedomanku, 
engkau kenal mereka namun pada saat yang sama engkau juga mengingkarinya. 

Saya bertanya “Adakah steelah kebaikan itu ada keburukan? 

Nabi menjawab “O iya,,,,, Ketika itu ada penyeru-penyeru menuju pintu jahannam, siapa yang 
memenuhi seruan mereka, mereka akan menghempaskan orang itu ke pintu-pintu itu. 

Aku bertanya Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka! 

Nabi menjawab: Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita. 

Saya bertanya “Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari 
seperti itu? 

Nabi menjawab, Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka! 

Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? 

Nabi menjawab, hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun 
kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. 


(Riwayat Bukhari VI615-616, XIII/35. Muslim X11/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. 
Ibnu Majah no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad 
V/386-387 dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399). 


Ciri-ciri mereka yang membentuk sekte, pemahamannya menyelisihi pemahaman jumhur ulama 
dicirikan oleh Rasulullah dengan perkataan, "Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara 
dengan bahasa kita" 


Berkata Ibnu Hajar rohimahulloh dalam Fathul Bari XIII/36: “Yakni dari kaum kita, berbahasa 
seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa 
Arab”. 


Sedangkan Al Gabisi menyatakan -seperti dinukil oleh Ibnu Hajar- secara lahir maknanya adalah 
bahwa mereka adalah pemeluk dien (agama) kita, akan tetapi batinnya menyelisihi. Dan kulit 
sesuatu adalah lahirnya, yang pada hakikatnya berarti penutup badan. Mereka mempunyai sifat 
seperti yang dikatakan dalam hadits riwayat Muslim yang artinya “Akan ada di kalangan mereka 
orang yang berhati iblis dengan jasad manusia” (Riwayat Muslim) 


Dalam hadits tersebut Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkan sekte (sempalan) , 
pemahaman yang menyelisihi pemahaman jumhur ulama dan berpegang pada pemahaman 
jumhur ulama sebagaimana hadits yang lain 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena 
itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-sawad al a'zham (pemahaman 
jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut 
Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Kita paham bahwa yang berselisih pemahaman adalah para ulama , oleh karenanya sunnah 
Rasulullah adalah mengikuti as-sawad al a'zham atau mengikuti pemahaman jumhur ulama atau 
mengikuti pemahaman berdasarkan kesepakatan banyak ulama. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jamaah adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6466 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sawadul A'dzam. 


Kemudian diceritakan dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang 
yang bertanya kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jamaah, karena 
Alloh tidak akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. 
Dan dalam hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia 
berpecah belah menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. 
Hindarilah semua firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam 
keburukan”. 


Oleh karenanya sebaiknya isi kutbah / ceramah adalah bagaimana kita memperjalankan diri 
hingga sampai (wushul) pada Allah Azza wa Jalla atau mendekatkan diri kepadaNya. Bagaimana 
mengupayakan agar umat muslim dapat selalu merasa diawasi/dilihat oleh Allah Azza wa Jalla 
atau yang terbaik adalah bagaimana mengupayakan agar umat muslim dapat melihat Allah ta'ala 
dengan hati atau dengan kata lain bagaimana mengupayakan umat muslim berakhlak baik, 
berakhlak baik terhadap Allah Azza wa Jalla dan berakhlak baik terhadap sesama manusia dan 
ciptaanNya yang lain. 


Mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang 
dapat melihat Allah dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang 
dibenciNya , menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga 
terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla.Rasulullah bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) 
untuk menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0916. Ciri ulama yang penyebab perselisihan karena beda 
pemahaman 


Mereka terpengaruh oleh para ulama yang dicirikan oleh Rasulullah sebagai yang artinya “Mereka 
adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita". 


Para ulama berbahasa ibu, bahasa Arab namun pemahamannya menyelisihi kesepakatan as- 
sawad al a'zham (jumhur ulama) dikarenakan terhasut atau terkena ghazwul fikri (perang 
pemahaman) kaum Zionis Yahudi sehingga mereka memerangi orang-orang beriman namun 
“membiarkan” orang kafir atau membiarkan para penguasa negeri (umaro) menjadikan orang kafir 
sebagai teman kepercayaan, penasehat maupun sebagai pelindung. 


Para ulama yang mengada-ada dalam urusan agama yakni mengada-adakan kewajiban yang 
tidak diwajibkanNya, mengada-adakan larangan yang tidak dilarangNya, mengharamkan sesuatu 
yang tidak diharamkanNya. Para ulama yang memahami Al @ur'an dan As Sunnah lebih 
menyandarkan berdasarkan akal pikiran sendiri, pemahaman yang tidak didapatkan dari bertalaggi 
(mengaji) dengan para ulama yang bersanad ilmu tersambung kepada lisannya Rasulullah. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 


mereka itu sama berkata: “Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6467 


Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir telah menceritakan kepadaku Busr 
bin Ubaidullah Al Khadrami, ia mendengar Abu Idris alkhaulani, ia mendengar Khudzaifah Ibnul 
yaman mengatakan: Orang-orang bertanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tentang 
kebaikan sedang aku bertanya beliau tentang keburukan karena khawatir jangan-jangan aku 
terkena keburukan itu sendiri. 

Maka aku bertanya “Hai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliyahan dan keburukan, lantas Allah 
membawa kebaikan ini, maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? 

Nabi menjawab “Tentu'.Saya bertanya “Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? 

“Tentu Jawab beliau, dan ketika itu ada kotoran, kekurangan dan perselisihan. 

Saya bertanya “Apa yang anda maksud kotoran, kekurangan dan perselisihan itu? 

Nabi menjawab “Yaitu sebuah kaum yang menanamkan pedoman bukan dengan pedomanku, 
engkau kenal mereka namun pada saat yang sama engkau juga mengingkarinya. 

Saya bertanya “Adakah setelah kebaikan itu ada keburukan? 

Nabi menjawab 'O iya,,,,, ketika itu ada penyeru-penyeru menuju pintu jahannam, siapa yang 
memenuhi seruan mereka, mereka akan menghempaskan orang itu ke pintu-pintu itu. 

Aku bertanya Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka! 

Nabi menjawab: Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita. 

Saya bertanya “Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari 
seperti itu? 

Nabi menjawab, Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka! 

Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? 

Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun 
kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. 


(Riwayat Bukhari VI615-616, XIII/35. Muslim X11/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. 
Ibnu Majah no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad 
V/386-387 dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399) 


Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XIII/36: “Yakni dari kaum kita, berbahasa 
seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa 
Arab”. 


Sedangkan Al Gabisi menyatakan -seperti dinukil oleh Ibnu Hajar- secara lahir maknanya adalah 
bahwa mereka adalah pemeluk dien (agama) kita, akan tetapi batinnya menyelisihi. Dan kulit 
sesuatu adalah lahirnya, yang pada hakikatnya berarti penutup badan. Mereka mempunyai sifat 
seperti yang dikatakan dalam hadits riwayat Muslim yang artinya “Akan ada di kalangan mereka 
orang yang berhati iblis dengan jasad manusia” (Riwayat Muslim) 


Dalam hadits tersebut Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkan sekte (sempalan) , 
pemahaman yang menyelisihi pemahaman jumhur ulama dan berpegang pada pemahaman 
jumhur ulama sebagaimana hadits yang lain 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena 
itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-sawad al a'zham (pemahaman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6468 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut 
Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Kita paham bahwa yang berselisih pemahaman adalah para ulama , oleh karenanya sunnah 
Rasulullah adalah mengikuti as-sawad al a'zham atau mengikuti pemahaman jumhur ulama atau 
mengikuti pemahaman berdasarkan kesepakatan banyak ulama. Telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/30/ikutilah-jumhur-ulama/ dan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/keluar-dari-keumuman/ 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jamaah adalah 
Sawadul A'dzam. 


Kemudian diceritakan dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang 
yang bertanya kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jamaah, karena 
Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. 
Dan dalam hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia 
berpecah belah menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. 
Hindarilah semua firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam 
keburukan”. 


Mereka membantah berpegang dengan pemahaman secara harfiah pada “Badaal islamu ghoriban 
wasaya'udu ghoriba kama bada'a fatuuba lil ghoroba" , Islam datang dalam keadaan asing dan 
akan akan kembali asing maka beruntunglah orang-orang yang asing itu.. (Hr Ahmad) 


Kalau asing ditengah-tengah orang kafir atau orang yang sesat, tentulah hal yang benar namun 
asing ditengah-tengah mayoritas ulama yang sholeh maka itulah yang dimaksud keluar seperti 
anak panah yang meluncur dari busurnya 


Mereka membantah berpegang dengan pemahaman secara harfiah pada perkataan Ibnu Mas'ud 
radhiallahu anhu (yang artinya): "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang menetapi al-hag walaupun 
engkau seorang diri" 


Seorang diri ditengah-tengah orang kafir atau orang yang sesat, tentulah hal yang mudah dalam 
menetapkan al hag namun seorang diri ditengah-tengah ullama-ulama yang sholeh dan lebih 
berkompetensi menetapkan al hag maka itulah yang dimaksud keluar seperti anak panah yang 
meluncur dari busurnya atau keluar dari jamaah atau keluar dari As-Sawad Al-A'zhom 
(pemahaman jumhur ulama). 


Mereka membantah dengan berkata bahwa Allah Azza wa Jalla melarang kita mengikuti orang 
kebanyakan. Mereka memahami secara harfiah firman Allah Azza wa Jalla yang artinya 


“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan 
menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan 
mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)” (AS Al An'aam (61:116) 


Mereka tidak dapat membedakan antara “menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bum? 
dalam firman Allah ta'ala tersebut dengan “menuruti pendapat kebanyakan ulama yang sholeh 
(umhur ulama)”. 


Inilah apa yang dikatakan oleh Imam sayyidina Ali kw , “kalimatu hagin urida bihil batif” (perkataan 
yang benar dengan tujuan yang salah). 


Apa yang disampaikan oleh mereka adalah benar merupakan firman Allah ta'ala dalam (AS Al 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6469 


An'aam (6J:116) namun Allah ta'ala tidak bermaksud melarang hambaNya menuruti pendapat 
kebanyakan ulama (jumhur ulama). 


Makna firman Allah ta'ala dalam (AS Al An'aam (61:116) adalah larangan “menuruti kebanyakan 
orang-orang yang dimuka bumi” yakni orang-orang musyrik. Hal ini dapat kita pahami dengan 
memperhatikan ayat-ayat sebelumnya pada surat tersebut. 


Secara tidak sadar mereka telah memfitnah Allah Azza wa Jalla , menggunakan firman Allah ta'ala 
untuk tujuan/maksud yang berbeda. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasehat kepada kaum muslim bila telah terjadi 
fitnah antara lain 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asyari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'an'. 


Firman Allah Azza wa Jalla dalam (AS Al Ma'iadah (51:54) di atas menjelaskan ciri-ciri ulama yang 
baik untuk diikuti yakni "yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap 
keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan 
orang yang suka mencela" 


Jelaslah yang kita ikuti adalah ulama yang bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min, yang 
bersikap keras terhadap orang-orang kafir bukan sebaliknya ulama yang keras terhadap orang 
mu'min dan bersikap lemah lembut terhdap orang kafir 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 647o | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Terhadap orang kafir kita harus bersifat keras maksudnya bersikap adil, tegas dan baik 
sebagaimana perlakukan kita terhadap ciptaanNya yang lain. 


Terhadap orang mu'min adalah bersaudara dan saling mencintai Firman Allah Azza wa Jalla, yang 
artinya, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara" (As. Al-Hujjarat :10) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. bersabda: "Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai 


Allah Azza wa Jalla telah mengibaratkan kelakuan orang kafir bagaikan kelakuan binatang. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mu'min 
dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang 
kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam 
adalah tempat tinggal mereka.” (AS Muhammad (471:12 ) 


Untuk itulah kita sebaiknya jangan menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan, penasehat 
maupun pelindung. 


Firman Allah Azza wa Jalla, "Hasbunallah wani'mal wakil", “Cukuplah Allah sebagai penolong 
kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar” (AS Ali “Imran (3J: 173) 


Oleh karenanya sebaiknya jangan terlampau mudah percaya dengan ulama berbahasa Arab, 
periksalah apakah pemahaman mereka menyelisihi pemahaman imam/pemimpin ijtihad kaum 
muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat. Memang ada Imam Mazhab 
yang lain selain yang berempat namun pada akhirnya pendapat / pemahaman mereka karena 
tidak komprehensive atau tidak menyeluruh sehingga kaum muslim mencukupkannya pada Imam 
Mazhab yang empat. 


Sebagaimana sunnah Rasulullah di atas bahwa "hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok- 
kelompok / sekte) itu, sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu 
harus tetap seperti itu" maka janganlah mengikuti pemahaman sekte manapun tetaplah pada 
jama'ah dengan menggigit As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan pemahaman 
imam/pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat dan 
penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al 
@uran dan as Sunnah. Janganlah sebaliknya yakni memahami Al Guran dan As Sunnah dengan 
akal pikiran sendiri lalu membandingkannya dengan pemahaman Imam Mazhab yang empat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6471 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra : 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi”, Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


Salah satu cara mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru adalah dengan mengikuti 
pendapat/pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang empat dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. 


Ulama yang tidak mau bermazhab , pada hakikatnya telah memutuskan rantai sanad ilmu atau 
sanad guru, berhenti pada akal pikirannya sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa nafsu atau 
kepentingan. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0917. Ciri-ciri mereka 


Dalami tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/18Iciri-ulama- 
berselisih/ dapat kita simpulkan dari sabda-sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa 


sesungguhnya di masa kemudian akan ada ulama-ulama yang menyebabkan perselisihan 
diantara kaum muslim dikarenakan perbedaan pemahaman dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Berbahasa ibu yakni bahasa Arab. 
2. Kaum yang menanamkan pedoman bukan dengan pedoman Rasulullah yakni mereka 
mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak Allah 
ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila mereka 
mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam agama 
itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” 
3. Mereka berfatwa tidak mengindahkan kesepakatan as-sawad al a'zham (jumhur ulama) atau 
tidak mengindahkan pemahaman imam/pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
alias Imam Mazhab yang empat 
4. Pemahaman mereka menyempal (keluar) dari pemahaman jama'ah atau keluar dari 
pemahaman jumhur ulama atau keluar dari kesepakatan as-sawad al a'zham 
5. Seharusnya bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min, bersikap keras terhadap orang- 
orang kafir namun mereka sebaliknya, keras terhadap orang mu'min dan bersikap lemah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lembut terhadap orang kafir 
6. Mereka memerangi orang-orang beriman yang berbeda pemahaman dengan mereka. 


Kaum yang menanamkan pedoman bukan dengan pedoman Rasulullah yakni mereka mengada- 
adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak Allah ta'ala 
menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila mereka 
mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya. 


Hal ini dicontohkan salah satunya oleh mufti mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah sebagaimana 
contoh yang terurai dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum- 
penutup-muka/ 

Andaikan Nigab ( Cadar / Purdah) sebuah perkara syariat atau kewajiban yang jika ditinggalkan 
berdosa maka akan bertentangan dengan larangan menutup muka ketika ihram bagi kaum wanita. 
Adalah hal yang mustahil dalam perkara syariat ada yang saling bertentangan. 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


Les Ulet as alba Dp asn oa OS OA Dg yag Ssi 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Mufti Profesor Doktor Ali Jum'ah menegaskan : ” bawah fatwa yang di keluarkan oleh Lembaga 
Fatwa Mesir dan Lembaga Riset Islam yang terdiri dari ulama besar di seluruh dunia menyatakan 
bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk auratnya perempuan, sebagaimana juga 
pendapat mayoritas ulama islam dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Mardawi al-Hanbali 
mengatakan bahwa pendapat yang sahih didalam mazhab Hanbali adalah muka dan telapak 
tangan tidak termasuk aurat “. 


Mufti melanjutkan : ” Bahwa fatwa ini bukan saja dimulai oleh mereka, bahkan Imam Auza'i, Imam 
Abu Tsur , Atha', Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Sya'tsa', ad-Dhahak, Ibrahim an-Nakha'i juga 
berpendapat seperti itu, sementara diantara para sahabat yang berpendapat seperti itu adalah 
Umar, Ibnu Abbas, 


Dan Mufti juga menegaskan bahwa pemakaian Nigab merupakan satu kebiasaan menurut 
mayoritas ulama, hal ini merupakan kebebasan seseorang yang ingin memakainya atau tidak 
memakainya, kecuali jika bersangkut paut dengan adriministarasi seperti membuat pasport, kartu 
kependudukkan, identitas diri, bekerja di lembaga kesehatan, unit keamanan dan sebagianya 
maka boleh bagi pemerintah melarang menggunakan Nigab ketika urusan tersebut dilaksanakan”. 


Mufti menambahkan : ” Beginilah keputusan ulama umat dari zaman dahulu sampai sekarang jika 
bersangkut paut sesuatu yang Mubah (boleh) maka negara boleh membatasinya sesuai dengan 
maslahah dan mudhrat . 


Keputusan mufti Profesor Doktor Ali Jum'ah yang berpegang kepada imam/pemimpin ijitihad 
kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat diperangi oleh “orang-orang 
beriman” yang mengada-adakan dalam urusan agama yakni mengada-adakan kewajiban yang 
tidak diwajibkanNya, mengada-adakan larangan yang tidak dilarangNya, mengharamkan sesuatu 
yang tidak diharamkanNya. 


Kewajiban-kewajiban lain yang diada-adakan oleh mereka yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6473 


Azza wa Jalla dan RasulNya dan tidak pula pernah disampaikan oleh pemimpin ijtihad kaum 
muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat sebagai kewajibanNya yang jika 
ditinggalkan berdosa antara lain 
a. Kewajiban bagi pria untuk bercelana di atas mata kaki. Hal ini telah dijelaskan contohnya 
pada tulisan pada http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/13/hukum-isbal/ 
b. Kewajiban bagi pria untuk berjenggot. Hal ini telah dijelaskan contohnya pada tulisan pada 
http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-mencukur-dan-memelihara-jenggot/ 
dan kewajiban-kewajiban yang diada-adakan lainnya 


Mereka membuat-buat larangan yang tidak pernah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla maupun oleh 
RasulNya. Mereka membuat larangan berdasarkan kaidah yang tidak berdasarkan Al Guran dan 
As Sunnah yakni “LAU KAANA KHOIRON LASABAGUNA ILAIHI” (Seandainya hal itu baik, tentu 
mereka, para sahabat akan mendahului kita dalam melakukannya). Kesalahpahaman kaidah ini 
telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/08/lau-kaana-khoiron/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/04/apa-kaitannya/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/04/20/fika-itu-baik/ 
Mereka memerangi orang-orang beriman yang berbeda pemahaman dengan mereka seperti yang 
dialami oleh mufti mesir di atas. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Jika bersyahadat sidgan min galbihi maka mereka akan mengikuti sunnah Rasulullah untuk tidak 
mencela, menghujat, memperolok-olok, merendahkan atau bahkan membunuh manusia yang 
telah bersyahadat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam sebagaimana contohnya yang 
telah dilakukan oleh sebuah “sekte berdarah” yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 
www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html atau pada 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 

Oleh karenanya kita sebaiknya ingat selalu bahwa manusia yang telah bersyahadat adalah 
bersaudara. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (As. Al-Hujjarat :10) 


Tidak akan masuk surga bagi mereka yang tidak menyempurnakan keimanannya dengan 
mencintai saudara muslimnya. 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai." (HR Muslim) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0918. Bacalah ayat-ayat-Nya 


Berikut sekelumit pernyataan dan pertanyaan dari seorang kawan 
Kesepakatan ulama, tidak pernah ada dalil kuat yang mengatakan itu bersifat final dan mengikat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(| 647a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


serta tidak perlu lagi dipertanyakan. 

Adalah pembatasan, kemampuan daya nalar dan lain sebagainya adalah belenggu kreatifitas, 
hanya akan mengungkung umat dari persoalan yang makin mengglobal... 

Kata dan opini tidak perlu lagi adalah vonis yang salah, buat apa manusia sekarang di beri akal, 
fikiran dan otak jika hanya jadi hiasan biar di sebut 'manusia' 

Apakah tidak bakal ada lagi ulama modern yang pemikirannya menyamai atau melebihi 4 imam 
mujtahid mutlak ? 

Apakah anda mendahului sunnatullah, bagaimana jika Allah berkehendak dan itu pasti.. 

Hanya orang-orang yang terbuai dan terpaku dengan 'zona nyaman' yang menolak perubahan dan 
pemikiran baru tentang islam selama tidak bertentangan dan sejalan dengan Al @uran 
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh kawan di atas, maka beliau termasuk mereka yang 
memahami Al @ur'an dan As Sunnah dengan kemampuan nalar / logika atau akal pikiran. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 

Ibnul Mubarak berkata: "Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 
Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 

Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 

Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 

Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 

Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits 

Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah 

Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @ur'an maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 

Kita memahami Al Guran dan As Sunnah berdasarkan apa yang kita dengar dari apa yang 
disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang tersambung dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan bertalaggi (mengaji) dengan ulama bersanad 
ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

Hal yang akan ditanyakan seperti 

Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu ? 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 

Hakikat hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh dari 
orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina Muhammad bin 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6475 ) 


Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 

Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena 
hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau ilmuNya. 
Selain memahami Al Guran dan As Sunnah melalui lisannya ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung dengan lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam , adalah melalui cara yang 
ditempuh oleh Ulil Albab karena Ulil Albab yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat 
memahami Al Gur'an dan As Sunnah 

Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @ur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 

“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 
Siapakah ulil albab ? 

Ulil Albab dengan ciri utamanya adalah sebagaiman firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 
“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran (31 : 191) 

Ulil Albab berasal dari lubb tingkatan dari galb atau hati. 


Dalam sebuah hadits gudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Telah Kucipta seorang malaikat di 
dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada shadr. Di dalam shadr itu ada 
galb. Di dalam galb itu ada fu'aad. Di dalam fu'aad itu ada syagf. Di dalam syagf itu ada lubb. Di 
dalam lubb itu ada sirr. Dan di dalam Sirr itu ada Aku.' 


Hadits gudsi inilah yang menerangkan “man 'arafa nafsahu fagad 'arafa rabbahu , Siapa yang 
kenal kenal dirinya akan Mengenal Allah 


Firman Allah Taala yang artinya “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri” (AS. Fush Shilat (41:53 ) 


Hadits gudsi yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman: ""Aku pada mulanya adalah harta yang 
tersembunyi, kemudian Aku ingin kenal, maka Kuciptakanlah makhluk dan mereka pun kenal 
pada-Ku melalui diri-Ku” 


Menurut Imam Sayyidina Ali r.a. galb mempunyai lima nama, 


Pertama, disebut shadr, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya Islam (nuuru-l-islaam). Hal 
ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, “Adakah sama dengan mereka 
yang dibukakan shadrnya untuk Islam.... (AS 39:22). 


Kedua, disebut galb, karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan. Hal ini sebagaiamana 
firman-Nya yang artinya, “Mereka itulah yang ditulis dalam hatinya terdapat keimanan.” (AS 
58:22) 

Ketiga disebut fu'aad karena ia merupakan tempat terbitnya ma'rifah. Hal ini sebagaimana Firman 
Allah Swt, yang artinya “Fu'aad tidak pernah mendustai apa-apa yang dlilihatnya' (AS 53:11). 


Keempat disebut lubb, karena ia merupakan tempat terbitnya tauhid. Hal ini sebagaimana firman- 
Nya yang artinya, “Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan 
siang adalah ayat-ayat bagi ulil albaab (sang pemilik lubb)' (AS 3:190). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6476 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kelima, disebut syagf, karena it merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi dan 
mencintai sesama makhluk. Hal ini sebagaimana firman-Nya, Sungguh ia (Zulaikha) telah 
dikuasai oleh rasa cinta yang membara....' (AS 12:30) 


Selain nama-nama yang telah disebutkan, hati pun disebut juga dengan nama habbah al-guluub. 
Disebut demikian, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya, sebagaimana yang diterangkan 
Allah dalam hadis gudsi-Nya, Tiada yang sanggup menampung-Ku, baik bumi maupun langit-Ku. 
Hanya hati hamba-Ku yang Mukmin yang dapat menampung-Ku.' 


Diri manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasmani (jasad) adalah bagian yang dapat tampak 
dengan panca indera kita disebut juga lahiriah sedangkan ruhani adalah bagian yang tidak tampak 
dengan panca indera kita disebut juga bathiniah atau ghaib. 


Kata ghoib, menurut beberapa kamus arab, seperti lisaanul arab berasal dari kata ghoba (tidak 
tampak, tidak hadir) kebalikan dari kata hadhoro atau dhoharo (hadir atau nampak). Ghaib adalah 
sesuatu yang tidak tampak dengan panca indera seperti mata kita atau sesuatu yang tidak tampak 
secara kasat mata. 


Nilai manusia tidak terletak pada jasmani (jasad) nya, akan tetapi terletak pada ruhani yang 
menggerakkannya. Kerena ruhani inilah, Allah memerintahkan pada malaikatnya untuk hormat 
kepada manusia, karena ruhani datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Ingatlah diwaktu Tuhanmu berkata kepada para malaiakat: "Aku 
menciptakan manusia dari tanah, dan setelah aku sempurnakan aku tiupkan kedalamnya ruh-Ku, 
maka hormatlah kalian kepadanya".(AS Shaad (381: 71-72) 


Mata di kepala kita diciptakan untuk melihat yang dzahir. Mata membutuhkan cahaya yang 
mengenai sesuatu yang dilihat. Proses melihat terjadi ketika cahaya dipantulkan dari sebuah 
benda melewati lensa mata dan menimbulkan bayangan terbalik di retina yang berada di belakang 
otak. Setelah melewati proses kimiawi yang ditimbulkan oleh sel-sel kerucut dan batang retina, 
penglihatan ini pun berubah menjadi implus listrik. Implus ini kemudian dikirim melalui sambungan 
di dalam sistem syaraf ke belakang otak. Kemudian otak menerjemahkan aliran ini menjadi 
sebuah penglihatan tiga dimensi yang penuh makna. 


Hati untuk melihat, memahami, mendengar yang ghoib (tidak dapat dilihat atau diindera) 
Ruhani(ruhNya) mempunyai panggilan Akal, Hati, Nafsu 


Ruh ketika berperasaan seperti sedih, gembira, senang, terhibur, marah atau sebagainya, maka ia 
dipanggil dengan hati. 


Ruh ketika ia berkehendak, berkemauan atau merangsang sama ada sesuatu yang berkehendak 
itu positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang 
haram, di waktu itu ia tidak dipanggil hati tetapi ia dipanggil nafsu. 


Ruh ketika ia berfikir, mengkaji, menilai, memahami, menimbang dan menyelidik, maka ia 
dipanggil akal. 


Hal yang paling awal bagi tholabul ilmi (penuntut ilmu) khususnya ilmu agama, ilmu untuk 
memahami Al Guran dan As Sunnah adalah mengenal Allah (marrifatullah) dan upaya mengikuti 
jalan (tharigat) menelusuri perjalanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
melalui magam-magam hakikat agar sampai (wushul) kepada Allah, dekat dengan Allah, melihat 
Allah dengan hati dan mendapatkan ridha-Nya atau cintaNya 


Awaluddin makrifatullah, awal-awal agama ialah mengenal Allah. Semakin banyak mengenal Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6477 


(ma'rifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, maka semakin dekat hubungan 
dengan-Nya. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, seseorang yang berilmu menjadi 
sombong dan semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang ilmuwan yang mendapat hidayah 
maka hubungannya dengan Allah ta'ala semakin dekat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 
Ulil albab adalah mereka yang dapat menggunakan lubb (galbu) nya dalam memahami Al Gur'an 
dan As Sunnah. Ulil albab adalah mereka yang dapat menggunakan akal galbu nya bukan akal 
pikiran (logika/otak/rasio) 

Akal pikiran berbeda dengan Akal @albu (hati). 

Akal Pikiran / logika adalah bersandar pada kemampuan sendiri atau kerja otak. 


Akal @albu / hati adalah mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yang diilhamkan keseluruh Galbu 
| jiwa setiap manusia. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad 
(90:10 ) 

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 
(011:8) 

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam., 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 
meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang mem-benarkanmu.” Hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Bagaimana syarat untuk dapat menggunakan lubb (galbu/hati) dalam memahami Al Gur'an dan As 
Sunnah ? 


Manusia terhalang memahami petunjukNya atau cahayaNya karena dosa 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah 
bintik cahaya pada hati. 


Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang 
dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Berikut ilustrasi untuk dapat membedakan antara akal pikiran (logika) dengan akal galbu (hati/ 
hikmah) atau disebut juga hakikat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6478 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ummi: “Abi, Abi sayang tidak sama ummi ? 
Abi : “Umi ini bagaimana sih seperti orang bodoh yang mengulang-ulang pertanyaan" 


Dialog ini benar secara logika / ilmiah (pikiran dan memori) karena (berdasar memori si Abi) orang 
yang mengulang-ngulang pertanyaan adalah menunjukkan kebodohannya namun dialog ini keliru 
atau bermasalah kalau ditinjau dengan hikmah (akal galbu) 


Ilustrasi lainnya 

14152 

TES 

Baris kedua adalah salah jika menggunakan akal pikiran (rasio/otak/logika). Namun dapat menjadi 
benar jika menggunakan akal galbu (hikmah) sebagaimana yang terjadi dalam hukum kekuatan 


sinergi dalam kerjasama tim (work colaboration) karena ada unsur non logika yakni unsur rasa 
atau hubungan antar manusia. 


Begitupula anak kecil yang belum baligh , mereka tidak dikatakan berakal walaupun mereka sudah 
dapat menggunakan logika/rasio/otak nya 


"Tidak dikenakan kewajiban atas tiga golongan orang, yaitu anak-anak sampai baligh,orang gila 
sampai sadar,dan orang tidur sampai terbangun" (HR.Bukhori,Abu Daud,At Tirmidzi,An Nasa'l, 
Ibnu Majah,Daruguthni,dan Ahmad). 


Begitu pula dengan orang gila mereka dikatakan kehilangan akal walaupun mereka masih 
mempunyai otak 


Tidak ada mahluk lain selain manusia yang dikarunia akal. Tumbuhan, hewan atau bahkan 
malaikat tidak diberikan akal, dan dengan keberadaan akal didalam dirinya inilah manusia 
kemudian ditasbihkan sebagai mahluk yang mulia. Hewan juga ada yang mempunyai otak, namun 
tidak dikatakan mempunyai akal 


Dengan akal inilah kemudian manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil, 
mana yang halal, dan mana yang haram, mana yang benar, dan mana yang salah, mana yang 
lurus, dan mana yang menyimpang......, dan seterusnya 


"Kemampuan akal inilah kemudian manusia dibebani kewajiban untuk mengenal dan beribadah 
kepada Allah subhanahu wa ta'ala 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 


“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, 
mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan 
mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan 
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat 
Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang- 
orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya 
dengan cara istidraj” (AS Al N'raaf (7):179) 


Cara Istidraj , dengan membiarkan orang itu bergelimang dalam kesesatannya, hingga orang itu 
tidak sadar bahwa dia didekatkan secara berangsur-angsur kepada kebinasaan. 


Secara umum memahami ayat-ayat Allah, ayat gauliyah dipahami dengan didengar sedangkan 
ayat gauniyah dipahami dengan dilihat. 


Allah Subhanahu wa ta'ala menuangkan sebagian kecil dari ilmu-Nya kepada umat manusia 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6479 ) 


dengan dua jalan. 


Pertama, dengan ath-tharigah ar-rasmiyah (jalan resmi) yaitu dalam jalur wahyu melalui 
perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul-Nya, yang disebut juga dengan ayat-ayat gauliyah yaitu 
ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitab-Nya. Al-@ur'an adalah ayat gauliyah 


Kedua, dengan ath-tharigah ghairu rasmiyah (jalan tidak resmi) yaitu melalui ilham kepada 
makhluk-Nya di alam semesta ini (baik makhlug hidup maupun yang mati), tanpa melalui 
perantaraan malaikat Jibril. Karena tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, maka bisa disebut 
jalan langsung (mubasyaratan). Kemudian jalan ini disebut juga dengan ayat-ayat kauniyah yaitu 
ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada 
didalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil (mikrokosmos) 
ataupun yang besar (makrokosmos). 


Bahkan diri kita baik secara fisik maupun psikis juga merupakan ayat kauniyah. Allah Subhanahu 
wa Ta'ala berfirman yang artinya “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) kami di segala penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka 
bahwa Al-Guran adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi 
atas segala sesuatu?” (AS Fushshilat ayat 53) 


Antara ayat-ayat gauliyah dan ayat-ayat kauniyah terdapat hubungan yang sangat erat karena 
keduanya sama-sama berasal dari Allah. Kalau kita memperhatikan ayat gauliyah, yakni Al- 
Gur'an, kita akan mendapati sekian banyak perintah dan anjuran untuk memperhatikan ayat-ayat 
kauniyah. Salah satu diantara sekian banyak perintah tersebut adalah firman Allah dalam AS Adz- 
Dzariyat ayat 20-21: 


“Dan di bumi terdapat ayat-ayat (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. Dan (juga) pada 
dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” 


Dalam ayat diatas, jelas-jelas Allah mengajukan sebuah kalimat retoris: “Maka apakah kamu tidak 
memperhatikan?” Kalimat yang bernada bertanya ini tidak lain adalah perintah agar kita 
memperhatikan ayat-ayat-Nya yang berupa segala yang ada di bumi dan juga yang ada pada diri 
kita masing-masing. Inilah ayat-ayat Allah dalam bentuk alam semesta (ath-thabi'ah, nature). 


Dalam AS Yusuf ayat 109, Allah berfirman: “Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu 
melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka?” 


Ini juga perintah dari Allah agar kita memperhatikan jenis lain dari ayat-ayat kauniyah, yaitu 
sejarah dan ihwal manusia (at-tarikh wal-basyariyah). 


Disamping itu, sebagian diantara ayat-ayat kauniyah juga tidak jarang disebutkan secara eksplisit 
dalam ayat gauliyah, yakni Al-@uran. Tidak jarang dalam Al-@uran Allah memaparkan proses 
penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta, keadaan langit, bumi, gunung-gunung, 
laut, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Bahkan ketika para ilmuwan 
menyelidiki dengan seksama paparan dalam ayat-ayat tersebut, mereka terkesima dan takjub 
bukan kepalang karena menemukan keajaiban ilmiah pada ayat-ayat tersebut, sementara Al- 
Gur'an diturunkan beberapa ratus tahun yang lalu, dimana belum pernah ada penelitian-penelitian 
ilmiah. 

Karena itu, tidak hanya ayat-ayat gauliyah yang menguatkan ayat-ayat kauniyah. Sebaliknya, 
ayat-ayat kauniyah juga senantiasa menguatkan ayat-ayat gauliyah. Adanya penemuan- 
penemuan ilmiah yang menegaskan kemukjizatan ilmiah pada Al-@uran tidak diragukan lagi 
merupakan bentuk penguatan ayat-ayat kauniyah terhadap kebenaran ayat-ayat gauliyah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam Shahih-nya Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra. yang artinya, “Wahyu pertama yang 
sampai kepada Rasul adalah mimpi yang benar. Beliau tidak pernah bermimpi kecuali hal itu 
datang seperti cahaya Shubuh. Setelah itu beliau senang berkhalwat. Beliau datang ke gua Hira 
dan menyendiri di sana, beribadah selama beberapa malam. Yang untuk itu beliau membawa 
bekal. Kemudian kembali ke Khadijah dan membawa bekal serupa. Sampai akhirnya dikejutkan 
oleh datangnya wahyu, saat beliau berada di gua Hira. Malaikat datang kepadanya dan berkata, 
“Bacalah!” Beliau menjawab, “Aku tidak bisa membaca.” lalu Rasulullah saw. berkata, “Lalu di 
merangkulku sampai terasa sesak dan melepaskanku. Ia berkata, Bacalah! Aku katakan, ' Aku 
tidak bisa membaca. Lalu di merangkulku sampai terasa sesak dan melepaskanku. Ia berkata, 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang 
mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” (Al-Hadits). 
Igro' bismirabbikalladzi kholag. 
Kholagol insaana min 'alag. 
Igro' warabbukal akram. 
Allamal insaana bil kalam. 
Allamal insaana maa lam ya' lam. 
Al-Galam. @alam dalam bahasa Arab berarti “memotong ujung sesuatu menjadi runcing”, atau 
kini dikenal sebagai “pena”. 
Apakah Allah Azza wa Jalla mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 
Apakah kalam itu adalah alat tulis... 
Apakah Allah menulis dengan alat tulis? 
Apakah Jibril membawa wahyu dalam bentuk tulisan yang harus dibaca oleh Nabi? 
Apakah Allah menulis dalam huruf sebagaimana tulisan tangan manusia? 
Apakah Al Auran yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu ditulis dengan huruf 
Arab? 
Sekarang... ketika disuruh belajar membaca. 
Baru sadar... Aku tak bisa membaca. 
Bacalah kalam Allah yang merasuk di hati. 
Bacalah kalam yang bertebaran di depan mata. 
Supaya tahu bahwa Allah Azza wa Jalla itu selalu "berbicara" dengan kita. Hanya kita yang tidak 
"mendengarkan" Allah. Dan kita pun tak tahu bagaimana caranya "berbicara" dengan Allah. 
Begitulah yang dialami oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
Bukan baca tulis huruf Arab yang Nabi shallallahu alaihi wasallam maksudkan. Tapi... baca tulis 
kalam Allah Azza wa Jalla yang dimaksudkan. 
Lalu bagaimana kita membaca ayat-ayat Allah? 
Jawabannya ada pada dua kata: Tadabbur dan Tafakkur. 


Terhadap ayat-ayat gauliyah, kewajiban kita adalah tadabbur, yakni membaca dengan mendengar 
ayatnya dari lisan ulama-ulama bersanad ilmu tersambung kepada Rasulullah dan berusaha untuk 
memahami dan merenungi makna dan kandungannya. 


Sedangkan terhadap ayat-ayat kauniyah, kewajiban kita adalah tafakkur, yakni melihat, 
memperhatikan, merenungi, dan mempelajarinya dengan seksama. 


Untuk melakukan dua kewajiban tersebut, kita menggunakan akal pikiran dan akal galbu (hati) 
yang telah Allah karuniakan kepada kita. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6481 ) 


Mengenai kewajiban tadabbur, Allah memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang 
yang lalai melakukannya. Allah berfirman dalam @S Muhammad ayat 24: “Maka apakah mereka 
tidak mentadabburi Al @uran ataukah hati mereka terkunci?” 


Dan mengenai kewajiban tafakkur, Allah menjadikannya sebagai salah satu sifat orang-orang 
yang berakal (ulul albab). Dalam AS Ali “Imran ayat 190 — 191, Allah berfirman: “Sesungguhnya 
dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda 
bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka mentafakkuri (memikirkan) tentang penciptaan 
langit dan bumi (lalu berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan 
sia-sia: Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” 


Tujuan Membaca Ayat-ayat Allah 


Tujuan utama dan pertama kita membaca ayat-ayat Allah adalah agar kita semakin mengenal 
Allah (marifatullah). Dan ketika kita telah mengenal Allah dengan baik, secara otomatis kita akan 
semakin takut, semakin beriman, dan semakin bertakwa kepada-Nya. Karena itu, indikasi bahwa 
kita telah membaca ayat-ayat Allah dengan baik adalah meningkatnya keimanan, ketakwaan, dan 
rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 


Yang semestinya terjadi pada diri kita setelah kita membaca ayat-ayat gauliyah adalah 
sebagaimana firman Allah berikut ini: “Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman 
mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (AS Al-Anfal: 2) 


Dan yang semestinya terjadi pada diri kita setelah kita membaca ayat-ayat kauniyah adalah 
sebagaimana firman Allah berikut ini: “Dan mereka mentafakkuri (memikirkan) tentang penciptaan 
langit dan bumi (lalu berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan 
sia-sia: Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (AS Ali Imran: 191) 


Selanjutnya, kita juga membaca ayat-ayat Allah agar kita memahami sunnah-sunnah Allah 
(sunnatullah), baik itu sunnah Allah pada manusia dalam bentuk ketentuan syar'i (tagdir syar'i) 
maupun sunnah Allah pada ciptaan-Nya dalam bentuk ketentuan penciptaan (tagdir kauni). 


Dengan memahami ketentuan syar'i, kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat yang 
Dia kehendaki, dan dalam hal ini kita bebas untuk memilih untuk taat atau ingkar. Namun, apapun 
pilihan kita, taat atau ingkar, memiliki konsekuensinya masing-masing. 


Adapun dengan memahami ketentuan penciptaan, baik itu mengenai alam maupun sejarah dan 
ihwal manusia, kita akan mampu memanfaatkan alam dan sarana-sarana kehidupan untuk 
kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat manusia. Dengan pemahaman yang baik mengenai 
ketentuan tersebut, kita akan mampu mengelola kehidupan tanpa melakukan perusakan. 


Kesimpulannya adalah memahami Al @uran dan As Sunnah janganlah bersandarkan hanya 
dengan akal pikiran (logika/rasio) atau pemahaman secara ilmiah namun dengan karunia Allah 
yakni memahami dengan akal galbu atau pemahaman secara hikmah. 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah), kemungkinan besar akan berakibat negative 
seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya. 


Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) ditimbulkan dari kesalahpahaman misalkan kesalapahaman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6482 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tentang bid'ah yang dapat menjerumuskan kedalam kekufuran sebagaimana yang diuraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/06/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 
atau kesalahpahaman berakibat pengingkaran hadits Rasulullah sebagaimana contoh yang 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak-cukup! 
Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya berakibat terjerumus kedalam 
kekufuran. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Akibat tasybihillah bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhluk Nya telah diuraikan dalam 
tulisan pada 
Jangan sampaikan terjemahannya saja 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/10/jangan-terjemahannya-saja! 
Makna istiwa yang pantas bagiNya 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/14/makna-istiwa/ 
Tidak ada perumpamaan bagiNya 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/15/tidak-ada-perumpamaan/ 
Mustahil dibatasi atau berbatas dengan Arsy 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/17/mustahil-dibatasi/ 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al Guran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al @ur'an 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 
Inilah yang disebut bertalaggi, mengaji dengan guru bersanad ilmu / sanad guru tersambung 
kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya tidak dibenarkan 
memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara 
muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara 
ilmiah) karena pada hakikatnya Al @ur'an tidaklah “dibukukan”. 


Malapetaka telah terjadi, para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi yang seharusnya menjadi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6483 


kiblat ilmu kaum muslim, mereka terkena hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) oleh 
kaum Zionis Yahudi melalui p pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan atau melalui ulama 
yang “dibentuk” atau dipengaruhi oleh mereka. 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi tidak lagi mengikuti pemahaman para pemimpin 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi 
langsung kepada Salafush Sholeh. Mereka lebih menyandarkan kepada ulama-ulama memahami 
Al A@uran dan As Sunnah dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah 
(menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah) 
seperti ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu Goyyim Al Jauziah, ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab atau bahkan ulama Al Albani. 


Contohnya ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup setelah 350 tahun lebih wafatnya 
ulama Ibnu Taimiyyah, yang semula bertalaggi pada ulama-ulama bermazhab namun pada 
akhirnya beliau bersandarkan dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah 
(menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah) 
Sebagaimana contoh yang diriwayatkan dalam tulisan pada http://arisandi.com/?p-964 berikut 
kutipannya 


xxx kekk 


awal kutipan 


Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya 
Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat 
terkenal. 


Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh 
Muhammad bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam 
aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa 
hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan 
kejayaan Ibnu Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu. 


Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke 
Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, 
terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, figh dan usul fighnya, gramatika (ilmu gawa'id) 
dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua. 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan. 


Kekek kekkk 


akhir kutipan 
Mereka adalah para ulama yang menyibukkan diri dengan mengulangi kembali apa yang telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6484 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dilakukan oleh Imam Mazhab yang empat namun sayangnya mereka belum berkompetensi seperti 
kompetensi Imam Mazhab yang empat dan bahan ijtihad mereka terbatas pada hadits yang telah 
dibukukan sedangkan kita tahu bahwa hadits yang telah dibukukan hanya sebagian saja dan 
sebagian lagi dalam bentuk hafalan para penghafal hadits yang tidak lagi kita dapat temukan. 
Hadits-hadits yang tidak dibukukan merupakan bagian bahan ijtihad dan istinbat para Imam 
Mazhab yang empat. 


Mereka terhasut slogan kembali kepada Al Guran dan As Sunnah namun dengan cara 
muthola'ah, menelaah perkataan/lafazh Salafush Sholeh dan memahaminya dengan akal pikiran 
sendiri (pemahaman secara ilmiah). Mereka dirikanlah Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts 
Al-llmiyyah wal Ifta' (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa). Akibatnya mereka berpendapat 
bahwa Imam Baihagi, Imam Nawawi maupun Ibnu Hajar dalam memahami ayat-ayat 
mutasyabihat tentang sifat Allah telah terjatuh/tergelincir pada penakwilan terhadap sifat-sifat 
Allah. Pendapat mereka bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan pemahaman Salafush 
Sholeh. Pada kenyataanya yang dimaksud oleh mereka tidak sesuai dengan pemahaman 
Salafush Sholeh adalah tidak sesuai dengan pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dan para 
pengikutnya dalam memahami lafaz/tulisan perkataan Salafush Sholeh. Hal ini terurai dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/klaim-mereka/ 


Padahal Imam Baihagi, Imam Nawawi maupun Ibnu Hajar adalah para ulama yang bertalaggi 
kepada ulama-ulama yang bersanad ilmu tersambung kepada lisannya Rasulullah dan mereka 
pengikut pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat. 


Para Imam Mazhab yang empat bertalaggi langsung kepada Salafush Sholeh. Mereka 
mendengarkan dan memahami langsung dari lisannya Salafush Sholeh bukannya memahami 
dengan menelaah (muthola'ah) lafaz/tulisan perkataan Salafush Sholeh. 


Contohnya Imam Syafi'i ra, bertalaggi langsung kepada Salafush Sholeh secara berpindah-pindah 
mulai dari tempat awalnya di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke 
Irag, pindah ke Persia, kembali lagi ke Mekkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya ke 
Mesir. Perlu dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis, 
tetapi untuk mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama. Jadi tidak heran 
kalau Imam Syafi'i ra lebih banyak mendapatkan hadits dari lisannya Salafush Sholeh, melebihi 
dari yang didapat oleh Imam Hanafi ra dan Imam Maliki ra 


Oleh karenanya para hakim agama, para mufti atau mereka yang akan berfatwa sebaiknya 
berpegang pada pendapat atau pemahaman Imam Mazhab yang empat sebagaimana yang 
dicontohkan oleh mufti Mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 
Kesimpulannya adalah lafaz igro yang diterjemahkan bacalah , bukanlah membaca lafaz/tulisan 
namun pada hakikatnya maknanya adalah dengar dan pahamilah dari lisan ulama yang bersanad 
ilmu tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam serta pahamilah ayat-ayat Allah 
disegenap penjuru bumi. Sedangkan yang dimaskud bahwa Rasulullah adalah ummi atau “tidak 
tahu” dihadapan Allah yang Maha Mengetahui atau apa yang diketahuinya tentang Risalah atau 
agama hanyalah bersumber dari ilmuNya bukan dari hawa nafsunya atau akal pikirannya sendiri. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan ni'mat 
Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat- 
ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al- 
Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. “ (AS Al Bagarah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6485 


(21:151) 
Sungguh Allah Azza wa Jalla yang mengajari manusia untuk dapat memahami ayat-ayatNya. 


Untuk itulah kita berupaya untuk dapat melihatNya dengan hati, bertemu denganNya , 
berkomunikasi denganNya. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa 
Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau 
dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa 
yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.” (AS Asy Syuura 
(421:51) 
Diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asy'ari: 
AG G3 Iga £ oa slo Ab Ale Alug yuotu Olak JS: OLI 58 J3 Y AW Yg sann d € “It 
Ta bul 428573. 205 All Jac Jill Ss Jac skill Joss sil Jis Jae Jill dlas 53. (ol3, 
) 


Berdiri Rasulullah SAW di depan kami dengan menyampaikan lima kalimat. Beliau berkata: 
“Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi-Nya tidur, menurunkan timbangan dan 
mengangkatnya, diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang 
Sebelum amalan malam, dan hijab-Nya adalah cahaya. (HR. Muslim) 


Berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla untuk memahami ayat-ayatNya dibelakang tabir 
cahaya yang menghujam ke dalam hati manusia. 


Ketidakmampuan manusia menggunakan ilham yang telah dihujamkan kedalam hati mereka 
dikarenakan keadaan hati mereka. Semakin mereka berlumur dosa maka ketiadaan cahayaNya 
pada hati mereka , menuju kegelapan , kehinaan sehingga mereka buta hatinya 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AS An 
Nuur (241:35) 

“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun”. (AS An Nuur (241:40 ) 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (AS Az Zumar (391:22) 


Manusia sebagai makhluk yang mulia dengan dikaruniakan akal (galbu) dan akan mendapatkan 
kemuliaan (An Nuur) atau “naik” jika manusia mempergunakan akal (galbu) di jalan Allah ta'ala 
dan RasulNya atau mempergunakan akal (galbu) untuk mengikuti cahayaNya atau petunjukNya 
dan sebaliknya akan mendapatkan kehinaan (An Naar) atau “jatuh” jika manusia tidak 
mempergunakan akalnya atau memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| case ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(61:56) 


Mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu - tidak mengikuti petunjukNya atau tersesat dari jalan 
Allah, menuju kegelapan atau ketiadaan cahayaNya 


Manusia yang mendapat kemuliaan atau yang kembali ke sisi Allah yang Maha Mulia adalah 
Mereka yang mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yakni mereka yang mempergunakan akal 
(galbu) di jalan Allah dan RasulNya atau dengan kata lain adalah manusia yang bertagwa. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu? (Al-Hujuraat (49): 13 ) 


Mereka yang mulia dan di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka yang istigomah di jalan yang lurus, 
mereka yang telah diberi ni'mat , mereka hanyalah terdiri dari 4 golongan manusia yakni para Nabi 
(yang utama adalah Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Tunjukilah kami jalan yang lurus" (OS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0921. Bukti pemahaman mereka berdasarkan akal pikiran 
mereka sendiri 


Apakah mereka bisa bersatu menegakkan ukhuwah Islamiyah ? 
Mengapa diantara mereka saling mensesatkan atau saling mentahdzir ? 
Apakah benar mereka mengikuti Rasulullah maupun Salafush Sholeh ? 
Silahkan simak informasi seputar perselisihan diantara mereka 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/16/2011/05/01/inikah-salafi-indonesia/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/20/timbulnya-perselisihan/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/09/mengapa-mereka-berselisih/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/13/mulkan-jabbariyan/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/16/pertentangan-pendapat-mereka/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/06/siapakah-mereka-ikuti/ 
http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 

http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 

http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 


http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 
www.fb.com/notes/255000094557451 


www.fb.com/notes/padepokan-kanjeng-sunan/buku-sms-abu-abu-salafi-melawan-salafi-al-bani-vs- 
bin-bas-utsaimin/248700811863777 

http://salafy.catatanku.com/ 
http://satuislam.wordpress.com/2011/11/10/sekilas-tentang-salafi-wahabi/ 
http://www.wattpad.com/397024-salafy-haraky-vs-salafy-yamani-vs-salafy-sururi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6487 


Contoh "perselisihan" di antara mereka yang kami kutip dari  http:// 
semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah-thogut- 
radio-rodja/ 

“awal kutipan 


keke 


Komentar 01: Apakah para pencela itu ingin menghalangi umat ini dari manhaj Salafush 
Sholeh ? Siapakah anta wahai para pencela sunnah ? Apa yang telah kalian berikan kepada 
ummat Islam ? Semoga Allah menjaga radio rodja beserta orang-orang yang berusaha 
mengajak ummat Islam kepada sunnah 


Komentar 02 : Mereka memulyakan benda mati (maksudnya radio rodja) sangat berlebihan, 
salah satu bentuk perbuatan mendekati kekufuran. 
“““akhir kutipan 


Kekek 


Apa yang dialami oleh mereka membuktikan bahwa apa yang mereka pahami adalah semata- 
mata berdasarkan akal pikiran mereka sendiri sehingga saling bertentangan satu dengan yang 
lainnya 

Andaikan apa yang dipahami oleh mereka bersumber dari lisannya ulama-ulama yang sholeh 
yang tersambung kepada lisannya Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pastilah tidak 
akan bertentangan karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah apa yang 
diwahyukanNya dan seluruh yang berasal dari Allah Azza wa Jalla , pastilah tidak bertentangan 


Al @ur'an adalah firmanNya yang disampaikan melalui malaikat Jibril. 

As Sunnah adalah apa yang diwahyukanNya. 

Hadits @udsi adalah firmanNya yang disampaikan dengan redaksi/matan berasal dari Rasululah 
Firman Allah Azza wa Jalla, 


Les Ulet as Tobat Da sn op OS OA Dg yag Ssi 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Sebagaimana — yang telah kami sampaikan dalam tulisan pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/191ciri-ciri-mereka/ dan http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/18/ciri-ulama-berselisih/ tentang ciri-ciri mereka, salah 
satunya adalah ada diantara mereka mengada-ada atau membuat perkara baru (bid'ah) dalam 


perkara larangan maupun kewajiban berdasarkan akal pikiran mereka sendiri. 


Mereka membuat-buat larangan yang tidak pernah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla maupun oleh 
RasulNya. Mereka membuat larangan berdasarkan kaidah yang tidak berdasarkan Al @uran dan 
As Sunnah yakni “LAU KAANA KHOIRON LASABAGUNA ILAIHI” (Seandainya hal itu baik, tentu 
mereka, para sahabat akan mendahului kita dalam melakukannya). Kesalahpahaman kaidah ini 
telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/08/lau-kaana-khoiron/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/04/apa-kaitannya/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/04/20/fika-itu-baik/ 
Padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "mereka mengerjakan agama dengan 
pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam agama itu tidak ada pemahaman 
berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6488 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nya" (Hadits riwayat Ath-Thabarani). Hadits selengkapnya merupakan kenyataan yang kita alami 
pada zaman kini sebagai berikut 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Mereka "memerangi" orang beriman sebagaimana yang dialami oleh mufti mesir Profesor Doktor 
Ali Jum'ah sebagaimana — yang terurai dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 
Contoh lain mereka "memerangi" orang beriman sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada 


http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html — atau pada 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 

Selain perselisihan mereka dikarenakan pemahaman mereka berdasarkan akal pikiran mereka 
sendiri atau pemahaman mereka mengikuti para ulama-ulama yang bersandarkan pada belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah) juga dikarenakan mereka tidak menjalankan 
tasawuf dalam Islam atau tidak memperjalankan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrulah.” 


Dzikrullah yang memperjalankan diri kita agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla atau 
jalan (tharikat) menedekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan mengikuti jalan (tharikat) 
Rasulullah melalui magam-magam hakikat hingga sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla 
atau mencapai muslim yang berma'rifat, muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah 
sebagaimana tujuan Rasulullah diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk menyempurnakan Akhlak.” (HR 
Ahmad). 


Indikator telah bertauhid, beri'tigod, berakidah, beragama yang baik dan benar adalah berakhlakul 
karimah 


Urutannya adalah Ilmu -- Amal -2 Akhlak 
Amal berdasarkan ilmu berdasarkan Al-Guran dan As Sunnah 


Amal yang sering diperbuat akan membentuk akhlak yang baik, maka jadilah mereka ulama yang 
berakhlak baik, ulama sholeh atau alim ulama. Ulama sholeh semakin berilmu dan beramal maka 
mereka semakin merunduk (tawadu) bagaikan padi yang berisi. 


Hal itu sesuai urutannya dengan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6489 


Muslim -5 Mukmin -3 Muhsin 
Muslim adalah minimal manusia yang telah bersyahadat 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau perkara syariat (syarat hamba Allah) atau “bukti 
cinta” adalah disebut orang beriman (mukmin) 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan 
mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (AS Ali Imron 
(81:31) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (AS Ali Imron (81:32 ) 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (AS Al 
Anfaal (81:1 ) 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan menjalankan 
amal kebaikan atau mereka yang mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya adalah disebut muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau 
sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (31J:2-5) 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. 
Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 
Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) 
Apakah Ihsan ? 

BG SB KU 5) Wp WE ass SIB OLS Udi J5 U J6 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 


(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 


index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com muslim 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6490 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah berma'rifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 
muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Tentang Ihsan dikupas dan dijabarkan oleh tasawuf dalam Islam 


Tasawuf dalam Islam adalah jalan (tharigat) untuk mencapai muslim yang Ihsan atau muslim yang 
berma'rifat 


Tasawuf hanyalah sebuah istilah. Memang istilah ini ditemukan dalam keyakinan kaum non 
muslim dan semua sepakat bahwa tasawuf adalah istilah untuk cara/jalan mengenal atau 
mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf dalam Islam adalah tharigat (jalan) untuk mencapai 
muslim yang Ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Sejak dahulu kala di perguruan tinggi 
Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menceritakan 
kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan dilema, antara jauhnya 
standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya sistem pendidikan. Dilema sistemik 
ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah 
ruang kelas, dimana para murid hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. 


Selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan- 
akhlak/ 


Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ra, “Ya Mu'adz bin Jabal ma min ahadin 
Yashaduan Ia illaha illallahu washadu anna muhammadan rasullullahi sidgan min galbihi illa 
ahrramahu allahu alla annari ", 


“Ya Mu'aoz bin Jabal, tak ada satu orang pun yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan 
selain Allah dan Muhammad rasul Allah yang ucapan itu betul-betul keluar dari kalbunya yang suci 
kecuali Allah mengharamkan orang tersebut masuk neraka.” (H.R. Bukhari dan Muslim 


Jika seseorang bersyahadat sidgan min galbihi, betul-betul keluar dari galbunya atau merasuk 
kedalam galbunya maka dia akan tidak masuk ke neraka karena “hati” nya akan 
menggerakkannya untuk mentaati Allah ta'ala dan RasulNya, melaksanakan perkara syariat 
(syarat sebagai hamba Allah) yakni menjalankan segala kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), 
menjauhi segala laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi segala apa yang 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) serta mereka memperjalankan dirinya agar sampai (wushul) 
kepada Allah ta'ala, sehingga sebenar-benarnya menyaksikan (melihat) Allah dengan hati dan 
mereka mencapai muslim yang Ihsan, muslim bermarifat. 


Imam Al Gusyairi mengatakan bahwa, “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam 
hati, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati 
tersebut senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6491 | 


membuat ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi). 


Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan, “Sesungguhnya yang terhalang adalah anda, hai kawan. 
Karena anda sebagai manusia menyandang sifat jasad, sehingga terhalang untuk dapat melihat 
Allah. Apabila anda ingin sampai melihat Allah, maka intropeksi ke dalam, lihatlah dahulu noda 
dan dosa yang terdapat pada diri anda, serta bangkitlah untuk mengobati dan memperbaikinya, 
karena itu-lah sebagai penghalang anda. Mengobatinya dengan bertaubat dari dosa serta 
memperbaikinya dengan tidak berbuat dosa dan giat melakukan kebaikan". 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, "mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. 


Semua banungan runtuh tinggal maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi 
lepas, tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, 
tak ada kesenangan bagi mereka hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah 
semua perkara baginya. Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi 
kemudian mereka keluarkan segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa 
terus demikian dalam menjalani ujian di RumahNya". 


Nasehat Syaikh Ibnu Athoillah, “Seandainya Anda tidak dapat sampai / berjumpa kehadhirat Allah, 
sebelum Anda menghapuskan dosa-dosa kejahatan dan noda-noda keangkuhan yang melekat 
pada diri anda, tentulah anda tidak mungkin sampai kepada-Nya selamanya. Tetapi apabila Allah 
menghendaki agar anda dapat berjumpa denganNya , maka Allah akan menutupi sifat-sifatmu 
dengan sifat-sifat Kemahasucian-Nya , kekuranganmu dengan Kemahasempurnaan-Nya. 


Allah Ta'ala menerima engkau dengan apa yang Dia (Allah) karuniakan kepadamu, bukan karena 
amal perbuatanmu sendiri yang engkau hadapkan kepada-Nya.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Mereka yang memperjalankan diri kepada Allah Azza wa Jlla adalah mereka yang membersihkan 
hati (tazkiyatun nafs) yang berarti mengosongkan dari sifat sifat yang tercela (takhalli) kemudian 
mengisinya dengan sifat sifat yang terpuji (tahalli) yang selanjutnya beroleh kenyataan Tuhan 
(tajjalli) atau mencapai muslim yang berma'rifat atau melihat Rabb dengan hatinya. 


Manusia terhalang atau menghijabi dirinya sehingga tidak dapat melihat Rabb dengan hatinya 
adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), 
sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati 
sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6492 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Ingin bertasawuf silahkan baca tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/21!tips- 
bertasawuf/ 


Namun hal yang harus diingat, sebelum bertasawuf penuhi dahulu perkara syariat, syarat sebagai 
hamba Allah yakni menjalankan segala kewajibanNya (ditinggalkan berdosa), menjauhi 
laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi apa yang telah diharamkanNya (dikerjakan 
berdosa) 


Apakah amalan atau praktek dasar tasawuf dalam Islam ? 


Untuk mencapai kondisi minimal muslim yang Ihsan , yakni selalu merasa diawasi/dilihat oleh 
Allah Azza wa Jalla. Dia yang tidak tidur , tiga diantara amal-amal yang harus dilaksanakan adalah 
1. Setiap kita akan bersikap atau melakukan perbuatan, yakinlah bahwa Allah ta'ala melihat 
kita dan Dia tidak tidur maka kita akan bersikap dan melakukan perbuatan yang dicintaiNya 
2. Setiap kita mendapatkan permasalahan/cobaan , segera ingat bahwa permasalahan/cobaan 
tersebut dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla maka kita menghadapi permasalahan/cobaan 
tersebut dengan sikap dan perbuatan yang dicintaiNya 
3. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, segera ingat bahwa kenikmatan tersebut berasal 
dariNya sehingga kita melakukan perbuatan yang dicintaiNya yakni segera bersyukur 
kepadaNya 


Sikap dan perbuatan yang dicintaiNya adalah yang tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan As 
Sunnah. Cara mudah untuk mengetahui sikap dan perbuatan yang dicintaiNya dengan 
mempergunakan akal galbu (hati) karena hati tidak pernah berdusta. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Fu'aad (hati) tidak pernah mendustai apa-apa yang 
dilihatnya" (AS An Najm (53:11). 

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 
meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Kebaikan adalah akhlak 
yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu dan engkau tidak suka jika 
orang lain melihatnya. “(Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


Setiap jiwa atau akal galbu (hati) manusia telah diilhamkan pilihan baik dan buruk, hag dan bathil. 
Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad 
(90:10 ) 

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 
(911:8 ) 

Ketidakmampuan manusia menggunakan akal galbu (hati) atau ketidakmampuan manusia 
menggunakan ilham yang telah dihujamkan kedalam hati mereka dikarenakan keadaan hati 
mereka. Semakin mereka berlumur dosa maka ketiadaan cahayaNya pada hati mereka , menuju 
kegelapan , kehinaan sehingga mereka buta hatinya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6493 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AS An 
Nuur (241:35) 

“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun”. (AS An Nuur (241:40 ) 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (AS Az Zumar (391:22) 


Manusia sebagai makhluk yang mulia dengan dikaruniakan akal (galbu) dan akan mendapatkan 
kemuliaan (An Nuur) atau “naik” jika manusia mempergunakan akal (galbu) di jalan Allah ta'ala 
dan RasulNya atau mempergunakan akal (galbu) untuk mengikuti cahayaNya atau petunjukNya 
dan sebaliknya akan mendapatkan kehinaan (An Naar) atau “jatuh” jika manusia tidak 
mempergunakan akalnya atau memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah.” (AS Shaad (38:26 ) 

“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu - tidak mengikuti petunjukNya atau tersesat dari jalan 
Allah, menuju kegelapan atau ketiadaan cahayaNya 

Manusia yang mendapat kemuliaan atau yang kembali ke sisi Allah yang Maha Mulia adalah 
Mereka yang mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yakni mereka yang mempergunakan akal 
(galbu) di jalan Allah dan RasulNya atau dengan kata lain adalah manusia yang bertagwa. 

Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu? (Al-Hujuraat (491: 13 ) 


Indikator manusia bertagwa adalah berakhlakul karimah 


Mereka yang mulia dan di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka yang istigomah di jalan yang lurus, 
mereka yang telah diberi ni'mat , mereka hanyalah terdiri dari 4 golongan manusia yakni para Nabi 
(yang utama adalah Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 
“Tunjukilah kami jalan yang lurus” (AS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 

Ketiga contoh amalan dasar tasawuf dalam Islam di atas termasuk dzikrullah sebagaimana Ulil 
Albab sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang mengingat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| sa9a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran (81 : 191) 


Ulil Albab adalah yang dapat membaca ayat-ayatNya sebagaimana yang telah kami sampaikan 
dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/20/bacalah-ayat- 
ayatnya/ 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0937. Mereka merasa mengikuti pemahaman Salafush 
Sholeh 


Mereka merasa mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun pada kenyataannya mereka tidak 
lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah , ulama Ibnu Goyyim 
Al Jauziah (pengikut Ibnu Taimiyyah), ulama Muhammad bin Abdul Wahhab (pengikut Ibnu 
Taimiyyah, pendiri sekte Wahabi) dan seperti ulama Al Albani (pengikut Muhammad bin Abdul 
Wahhab) dan para pengikutnya. 


Hal yang harus kita ingat bahwa mereka bukanlah pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) sehingga pemahaman mereka tidaklah patut diikuti 


Bahkan ulama Al Albani (pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab) ada mengingkari hadits 
sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/221 
tidak-cukup/ dan pengingkarannya terhadap hadits-hadits lain diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/inilahahlussunnahwaljamaah.pdf 

Pada hakikatnya mereka mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah sebagaimana ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana yang diriwayatkan dalam tulisan pada http:// 
arisandi.com/?p-964 berikut kutipannya 

“awal kutipan 


kekk 


Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya 
Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat 
terkenal. 


Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh 
Muhammad bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam 
aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa 
hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan 
kejayaan Ibnu Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu. 


Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke 
Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, 
terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, figh dan usul fighnya, gramatika (ilmu gawa'id) 
dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua. 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6495 | 


bersangkutan. 


kekk kekkk 


akhir kutipan 


Memang ulama Ibnu Taimiyyah membaca Al Guran , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, 
Musnad, lalu ulama Ibnu Taimiyyah pun berjtihad dengan pendapat beliau. 


Apa yang ulama Ibnu Taimiyyah katakan tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah 
hasil ijtihad dan ra'yu beliau sendiri. 


Sumbernya memang Al @uran dan As Sunnah, tapi apa yang ulama Ibnu Taimiyyah sampaikan 
semata-mata lahir dari kepala beliau sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula 
salah. Kemungkinan salahnya semakin besar jika yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad) 
tidak dikenal oleh jumhur ulama berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa apa yang 
beliau pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang ulama Ibnu 
Taimiyyah pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah 
masalah namun ketika apa yang ulama Ibnu Taimiyyah pahami dan sampaikan tidak sesuai 
dengan pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah 
terhadap para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman. 


Ulama Ibnu Taimiyyah pada awalnya bermazhab Imam Hambali sebagaimana yang diuraikan 
dalam tulisan pada http://ashhabur-royi.blogspot.com/2011/02/upaya-menetralkan-suntikan- 
racun.html namun pada akhirnya beliau memahami Al @uran dan As Sunnah dengan 
menyandarkan pada belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) 
dengan akal pikiran sendiri. 


Jumhur ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al @uran dan As Sunnah dengan 
belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya 
dengan akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) ditimbulkan dari kesalahpahaman misalkan kesalapahaman 
tentang bid'ah yang dapat menjerumuskan kedalam kekufuran sebagaimana yang diuraikan dalam 
tulisan pada http://Imutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/06/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 
atau kesalahpahaman berakibat pengingkaran hadits Rasulullah sebagaimana contoh yang 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak-cukup/ 
Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya berakibat terjerumus kedalam 
kekufuran. 


Para ulama-ulama terdahulu telah memperingatkan agar kita tidak memahami ayat-ayat 
mutasyabihat tentang sifat Allah dengan makna secara dzahir. 

Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
“Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 

Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6496 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Ibnul Mubarak berkata: "Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”"Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-@uran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Kita memahami Al @uran dan As Sunnah berdasarkan apa yang kita dengar dari apa yang 
disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang tersambung dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan bertalaggi (mengaji) dengan ulama bersanad 
ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Hal yang akan ditanyakan seperti 


Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? 


Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu ? 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6497 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh dari 
orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina Muhammad bin 
Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilmuNya. Hal yang harus kita ingat bahwa Al @uran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat 
Al @uran hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang 
menyampaikannya. 


Para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat, 
mereka menyampaikan pemahaman berdasarkan apa yang mereka dengar dan pahami dari 
lisannya Salafush Sholeh. Para Salafush Sholeh mereka menyampaikan pemahaman secara 
berjenjang berdasarkan apa yang mereka dengar dan pahami dari lisannya Rasulullah. 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-Imam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


Salah satu cara mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru adalah dengan mengikuti 
pendapat/pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang empat dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. 


Ulama yang tidak mau bermazhab , pada hakikatnya telah memutuskan rantai sanad ilmu atau 
sanad guru, berhenti pada akal pikirannya sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa nafsu atau 
kepentingan. 


Pemerintahan kerajaan dinasti Saudi didirikan atas kolaborasi antara ulama asal Nejd yakni ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab dengan penguasa Muhammad bin Sa'ud 

Berikut kutipan perkenalan dari kedutaan besar Saudi Arabia, http://www.saudiembassy.net/about/ 
country-information/Islam/saudi arabia Islam heartland.aspx 


“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, joined 
forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd and the rest of 
Arabia back to the original and undefiled form of Islam”. 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahab membutuhkan seorang penguasa untuk menolong penyiaran 
pahamnya yang baru dan Muhammad bin Sa'ud membutuhkan seorang ulama yang dapat 
mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras, demi untuk memperkokoh pemerintahan dan 
kekuasaannya. 


Padahal hal yang terlarang bekerjasama antara ulama dengan penguasa. Ulama dilarang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6498 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mendekati pintu penguasa karena mereka akan sukar menegakkan kebenaran. Fatwanya bisa jadi 
merupakan pembenaran terhadap keinginan/hawa nafsu penguasa. Namun ulama boleh kalau 
sekedar silaturrahim dengan penguasa. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda “barangsiapa 
mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah” (HR Abu Dawud (2859|). 
Diriwayatkan dari Abu Anwar as-Sulami r.a, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


1” 


bersabda, Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan", 


Hadits yang sangat “disukai” oleh penguasa dan digunakan mereka sebagai pembenaran 
kekuasaan mereka adalah, 


Kami bertanya kepada Beliau shallallahu "alaihi wasallam, “ Ya, Rasulullah! Apakah tidak 
sebaiknya kita perangi saja mereka ketika seperti itu ?, Beliau menjawab : “Tidak..., selagi mereka 
menegakkan shalat di tengah-tengah kalian. Tidak..., selagi mereka masih menegakkan shalat di 
tengah-tengah kalian (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam “Tidak halal memerangi penguasa, tidak pula memberontak 
kepadanya meskipun dia penguasa yang dzalim'. 


Inilah yang dikatakan oleh Imam Sayyidina Ali ra, “kalimatu hagin urida bihil bati?” (perkataan yang 
benar dengan tujuan yang salah / berlainan). 


Perkataan Rasulullah ketika sistem pemerintahan dalam kesatuan agidah (agidah state) kemudian 
oleh mereka “dipergunakan” pada sistem pemerintahan kesatuan dalam negara (nation state). 
Terkait sistem pemerintahan telah kami uraikan dalam tulisan pada  http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2010/10/17/pemimpin-dalam-islam/ 


Mereka membuat-buat larangan yang merupakan hak Allah ta'ala menetapkannya. Mereka 
melarang berkelompok atau berjama'ah minal muslimin dan menyebutnya sebagai hizbiyyah. 
Pada hakikatnya larangan tersebut adalah agar tidak timbul kekuatan kaum muslim dalam 
berjama'ah minal muslimin yang akan dapat menggangu kekuatan penguasa dinasti kerajaan 
Saudi. Padahal yang dilarang hanyalah membangga-banggakan kelompok. 


Larangan berjama'ah minal muslimin yang merupakan salah satu penyebab perselisihan diantara 
mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh sebagaimana yang terurai 
dalam beberapa situs berikut 


http://isnad.net/medialMuhammad Sewed di Gugat.pdf 
http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 
http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 
www.fb.com/notes/255000094557451 


www.fb.com/notes/padepokan-kanjeng-sunan/buku-sms-abu-abu-salafi-melawan-salafi-al- 
bani-vs-bin-bas-utsaimin/248700811863777 
http://salafy.catatanku.com/ 
http://satuislam.wordpress.com/2011/11/10/sekilas-tentang-salafi-wahabi/ 
http://www.wattpad.com/397024-salafy-haraky-vs-salafy-yamani-vs-salafy-sururi 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah- 
thogut-radio-rodja/ 

Rasulullah bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun di bumi ini, tanpa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6499 


mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) ” 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


Dalam sejarah Islam kita kenal adanya ahlu a-halli wa al--agdi yang merupakan demokrasi 
berdasarkan perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya. Begitupula ketetapan/fatwa/ 
kebijaksanaan diambil dengan permusyawaratan / perwakilan yang berkompetensi dan 
terpercaya. 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena 
itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-sawad al a'zham (kesepakatan 
jumhur ulama) .” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. 
Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Mereka adalah kaum yang menanamkan pedoman bukan dengan pedoman Rasulullah yakni 
mereka mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana yang dialami oleh mufti mesir Profesor Doktor 
Ali Jum'ah yang mempertahankan fatwa bahwa Nigab ( Cadar / Purdah) adalah suatu kebiasaan 
yang di bolehkan dan bukan merupakan satu kewajiban (ditinggalkan berdosa) sebagaimana 
kesepakatan jumhur ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat bagi 
perempuan. Hal ini diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/ 
hukum-penutup-muka/ 
Andaikan Nigab ( Cadar / Purdah) sebuah perkara syariat atau kewajiban yang jika ditinggalkan 
berdosa maka akan bertentangan dengan larangan menutup muka ketika ihram bagi kaum wanita. 
Adalah hal yang mustahil dalam perkara syariat ada yang saling bertentangan. 
Firman Allah Azza wa Jalla, 

Les Ulet as kena Dp asn oa 5 3, OA Dg yag Ssi 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Mereka "memerangi" orang beriman sebagaimana perintah ulama mereka dalam kitabnya berjudul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6500 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“al-Majmu' al-mufid min “Agidati al Tauhid” hal. 55 
velg yes Ie OT Jd IU Ugal eianai Aa mall Sal oa le el pad OA erile I3I AKAL mia 


“Tidak berguna Islam kalian sebelum kalian mengumumkan perang terhadap torikoh sufi dan 
kalian membantainya, perangilah mereka sebelum memerangi yahudi dan majusf 


Perintah yang diada-adakan (bid'ah) yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 
maupun tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tentang kaum sufi 


telah dijelaskan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/07/kaum-sufil. 
Sedangkan tentang amalan dan konsep dasar tasawuf telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/amalan-dasar-tasawuf!/ 
Contoh lain mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada 


http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html — atau pada 


www.fb.com/photo.php? 
ftbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Mereka dengan pemahaman mereka berdasarkan akal pikiran sendiri menjadikan Amerika yang 
dibelakangnya kaum Zionis Yahudi sebagai “teman kepercayaan”, penasehat, pelindung 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 

“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dan meninggalkan 


orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 
Allah... (As. Ali-lmran : 28) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahufr'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


Ironis yang terjadi di wilayah kerajaan dinasti Saudi, mereka menjadikan Amerika (dibelakangnya 
kaum Zionis Yahudi) sebagai teman kepercayaan, pelindung, penasehat. Contoh paling mudah 
untuk diketahui bahwa mereka menyusun kurikulum pendidikan agama bekerjasama dengan 
Amerika yang dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi , sebagaimana yang terurai dalam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6501 | 


tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ Inilah 
salah satu “pintu masuk” ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis 


Yahudi dan kesalahpahaman-kesalahpahaman tersebut menyebar luas ke negeri-negeri kaum 
muslim melalui perantaraan contohnya beasiswa pendidikan di wilayah kerajaan dinasti Saudi. 


Begitupula dengan penguasa negeri lainnya yang mengaku muslim namun mereka menjadi 
“boneka” Amerika atau menjadikan Amerika atau kaum Zionis Yahudi sebagai teman 
kepercayaan, pelindung, penasehat. 


Tindakan para penguasa negeri seperti itulah yang menimbulkan kemudharatan bagi kaum 
muslim sebagaimana yang telah difirmankan Allah Azza wa Jalla yang artinya, "Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar 
kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagiimu "(AS Ali 
Imran, 118). 


Firman Allah Azza wa Jalla 


Hasbunallah wani'mal wakil , “Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik- 
baik tempat bersandar” (AS Ali “Imran (31: 173) 


"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. (As. Al-Hujjarat :10) 


Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (OS Al Ma'iadah (51:54) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0952. Buanglah jauh jauh pembagian ulama salaf dan 
ulama khalaf 


Mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh yang kenyataannya adalah 
pengikut pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah sering mengedepankan pembagian atau periodisasi 
ulama Salaf dan ulama khalaf. Pembagian atau periodisasi ini tidak pernah disampaikan oleh 
Rasulullah maupun oleh Salafush Sholeh. Pembagian atau periodisasi ini ditengarai adalah bagian 
dari hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi untuk memecah 
belah umat Islam. 


Salafush Sholeh artinya kaum muslim terdahulu yang sholeh pada masa tiga generasi. Namun 
harus kita ingat bahwa kaum muslim baik ulama salaf maupun ulama khalaf (ulama kemudian / 
ulama setelah tiga generasi) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi muslim yang 
sholeh atau muslim disisiNya, generasi tidak membatasi untuk menjadi sholeh. 


Nabi shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada 
masaku, kemudian orang-orang pada masa berikutnya, kemudian orang-orang pada masa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6502 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berikutnya, kemudian setelah mereka akan datang suatu kaum kesaksian mereka mendahului 
sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka.” (HR Bukhari 5949) 


Ada beberapa hadits yang senada baik yang diriwayatkan Imam Bukhari maupun Imam Muslim 
namun hampir semuanya diikuti dengan perkataan Rasulullah yang artinya “kemudian setelah 
mereka akan datang suatu kaum kesaksian mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah 
mereka mendahului kesaksian mereka.” 


Dari perkataan Rasulullah ini dapat kita pahami generasi terbaik tidak terbatas hanya pada tiga 
generasi pertama namun dilikuti generasi-generasi berikutnya bagi mereka yang bersaksi bahwa 
“Muhammad adalah utusan Allah". 


Ini terkait dengan firman Allah ta'ala yang artinya, “kuntum khayra ummatin ukhrijat lilnnaasi", 
“Kamu (umat Rasulullah) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia” (AS Ali Imran 
(31:110 ). 

Sahabat dikatakan “sebaik-baik manusia” karena termasuk manusia awal yang “melihat” 
Rasulullah atau manusia awal yang bersaksi atau bersyahadat. 


Ibnu Hajar al-Asgalani asy-Syafi'i berkata: “Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan 
Islam" 


Begitu pula dengan Tabi'in (orang yang “melihat”/”bertemu” dengan Sahabat) maupun Tabi'ut 
Tabiin (orang yang “melihat”/'bertemu” dengan Tabi'in adalah “sebaik-baik manusia” karena 
mereka termasuk manusia awal yang bersaksi atau bersyahadat. 


Bahkan Allah Azza wa Jalla menjamin untuk masuk surga bagi “sebaik-baik manusia” paling awal 
atau manusia yang bersaksi/bersyahadat paling awal atau yang membenarkan Nabi Muhammad 
Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah ta'ala paling awal atau as-sabigun al-awwalun. 
Hal ini dinyatakan dalam firmanNya yang artinya, 


“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan 
anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan 
merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir 
sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang 
besar”. (@S At Taubah (91:100 ) 


Mereka yang termasuk 10 paling awal bersyahadat/bersaksi atau yang termasuk “as-sabigun al- 
awwalun” adalah, Abu Bakar Ash Shidig ra, Umar bin Khattab ra, Ustman bin Affan ra, Ali bin Abi 
Thalib ra, Thalhah bin Abdullah ra, Zubeir bin Awwam ra, Sa'ad bin Abi Waggas ra, Sa'id bin Zaid 
ra, “Abdurrahman bin “Auf ra dan Abu “Ubaidah bin Jarrah ra . 


Jadi yang disebut generasi terbaik atau sebaik-baik manusia adalah bagi seluruh umat Nabi 
Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau bagi seluruh manusia yang telah bersaksi/ 
bersyahadat atau bagi seluruh muslim sampai akhir zaman. 


Seluruh muslim mempunyai kesempatan untuk menjadi sholeh tanpa dibatasi zaman kapan 
mereka hidup. 


Allah Azza wa Jalla tidak pernah membatasi manusia untuk menjadi terbaik atau paling mulia 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu? (Al-Hujuraat (491: 13 ) 


Indikator manusia bertagwa adalah minimal menjadi muslim berakhlakul atau muslim yang sholeh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6503 ) 


Muslim terbaik atau muslim yang paling mulia adalah muslim yang mendapatkan tempat (magom) 
di sisi Allah Azza wa Jalla yakni mereka yang istigomah di jalan yang lurus, mereka yang telah 
diberi ni'mat , mereka hanyalah terdiri dari 4 golongan manusia yakni para Nabi (yang utama 
adalah Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Tunjukilah kami jalan yang lurus" (AS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 


Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) dengan mencapai 
shiddigin dan bermacam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/20111/09/28/magom-wali-allah/ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah 'Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah 'Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Para Salafush Sholeh maupun muslim yang sholeh niscaya mereka akan masuk surga. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang 
teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar 
dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus 
(untuk sampai) kepada-Nya.” (AS An Nisaa' (41:175 

Namun mereka yang niscaya masuk surga berbeda kedekatan denganNya atau magom (derajat) 
disisi Nya 

Contoh perbedaan magom (derajat) disisiNya ketika zaman Salafush Sholeh 

Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6504 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Adakah di antara kalian yang datang dari suku @arn?”. 


Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak 
dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan penuh selidik. 


“Siapa namamu?” tanya Umar. 

“Aku Uwais”, jawabnya datar. 

“Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. 
“Benar, Amirul Mu'minin”, jawab Uwais tegas. 


Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 
uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak hilang). 


“Benar, Amirul Mu'minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku berdo'a kepada Allah 
agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di 
dekat pusarku yang masih tersisa, itu untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. 


“Mintakan aku ampunan kepada Allah”. 


Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh 
keheranan. “Wahai Amirul Mu'minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 
kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” 


Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 
“Sesungguhnya sebaik-baik Tabiin adalah seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang 
selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di 
dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah 
kepadanya agar ia memintakan ampunan kepada Allah” 


Uwais lalu mendoa'kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam 
kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. (H.R. Muslim 
dan Ahmad) 


Uwais ra adalah contoh kekasih Allah (Wali Allah) pada generasi Tabi'in , dimana permintaannya 
pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Dalam sebuah haditas @udsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: 
Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan/perkara syariat), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri 
kepadaKu dengan amalan sunnah (amal kebaikan), maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah 
mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan 
pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu 
yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 
kepedihan sakitnya. (HR Muslim 6021) 


Seorang Wali Allah, mereka yang telah bermarrifat, mereka yang disisiNya, mereka yang telah 
sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla, jika mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla , 
pasti akan dikabulkanNya. Cuma mereka kadang malu untuk memohon kepada Allah karena telah 
mencukupkan diri kepada pengaturanNya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6505 | 


Para Wali Allah (kekasih Allah), mereka yang disisiNya pastilah dapat melihat Allah dengan 
hatinya atau mereka yang telah berma'rifat atau mereka yang telah sampai (wushul) kepada Allah 
Azza wa Jalla 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Wali Allah (kekasih Allah), mereka yang telah bermarrifat, mereka yang disisiNya, mereka yang 
telah sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla adalah muslim yang Ihsan 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. 
Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 
Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) 
Apakah Ihsan ? 
BG SB EU 5) Wp WE ass SIB OLS Udi J5 U J6 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 


index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com muslim 


Jadi perjalanan manusia hingga sampai dapat mencapai magom (derajat) disisiNya sehingga 
berma'rifat atau bertemu dengan Allah, melihat Allah dengan hati adalah 


Muslim -5 Mukmin -3 Muhsin 
Muslim adalah minimal manusia yang telah bersyahadat 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau perkara syariat (syarat hamba Allah) atau “bukti 
cinta” adalah disebut orang beriman (mukmin) 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (AS Ali Imron (81:31 ) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (AS Ali Imron (31:32 ) 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (OS Al 
Anfaal (81:1 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6506 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan menjalankan 
amal kebaikan atau mereka yang mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya adalah disebut muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau 
sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (811:2-5) 


Jadi tujuan manusia hidup pada hakikatnya adalah untuk menjadi muslim yang Ihsan, muslim 
yang baik, muslim sholeh atau muslim yang berakhlakul karimah sebagaimana tujuan Rasulullah 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Berikut pernyataan para ulama-ulama terdahulu tentang siapakah yang dimaksud mereka yang 
mencapai muslim yang terbaik atau muslim yang ihsan atau muslim yang dapat melihat Allah Azza 
wa Jalla dengan hati. 


Al-Imam Al-Kabir Abdul @ahir Al-Baghdadi berkata : 
oa Alie Alt Aeladely Aini Jaat Of Al (5 Anual Iyadet LA0Ladriy dial Jal Slel Olg C3 CA Ia Ja uya JI hasil 
byaley 0) gama Iggy gal Tang clara Ig ntoely ly matli Ig mas sudi Red all ala jl Ha ld Sani)... Gal 
Gor tali pad Stan ae Ide CA Jala le Caleg AI rel 0 Jajan Ud JS SAN, ready Kamal Ol 
skm diy 3 Yg ealay pb Ogan Y tega jd GG jatt ya Oya Saad Jal nm de BAYI, 2 lal Ab Aa 
SAY diy RELA ca paka) dala JI Ibas AA II Jana eanlay Cena ebiy any ep 
| ee Jasa! 5 “, Ha Ga Ap AI Jua 23) ale pl 2! 
“ Fasal pertama dari fasal-fasal bab ini, tentang penjelasan kelompok-kelompok Ahlus sunnah 


waljama'ah. Ketahuilah, semoga Allah membuat kalian bahagia, sesungguhnya Ahlus sunnah 
waljama'ah ada delapan kelompok manusia..(hingga ucapan beliau)..” 


Kelompok ke enam di anatara mereka adalah orang-orang yang zuhud dan ahlis shufi yang 
mereka memandang dengan mata hati hingga mereka bisa berlaku sederhana, mereka mendapat 
ujian dan mereka mengambil pelajarannya. Mereka ridha dengan ketentuan dan legowo dengan 
hal yang ringan. Mereka ahli shufi mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan dan hati 
semuanya akan dimintai pertangung jawabannya dari kebaikan atau keburukan dan akan dihisab 
walau seberat biji atom pun. Maka mereke mempersiapkan diri dengan sebaik-baik bekal untuk 
hari kembali kelak dan ucapan mereka berjalan di dalam dua jalan ibarat dan isyarat berdasarkan 
karakter ahli hadits bukan orang yang menjual permainan hadits. Mereka beramal kebaikan tidak 
dengan pamer dan tidak meninggalkan kebaikan karena malu. Agama mereka Tauhid dan 
meniadakan Tasybih (penyerupaan) dan mazdhab mereka Tafwidh (menyerahkan makna) kepada 
Allah Swt, tawakkal dan penyerahan diri kepada perintah Allah. Gonaah terhadap rezeki yang 
mereka dapat dan berpaling dari mengeluh atas-Nya. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan 
pada orang yang dikehendaki-Nya dan Allah maha memiliki keutamaan yang agung “. (Al-Farg 
bainal Firag halaman : 236) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6507 ) 


Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Abdu Rauf al-Manawi berkata : 
NASI Rab aa! Sa IN Gl ga Lg, II SIGN olesi SBU don, Oli Jas OLI LSG ol Jd 5 ga, 
2) La AI OT nah Ill SEL 5, OLI Ml de LIS oya ham Gan sn. Alai palg lgi oa, 
Il Ob tang, Ola Gasal Ijb, OLI BII am Alah LS, ear ya dlart Oly, Mg d ade 
Sab dlen LIS SIS nina) : ab aa SU JS, Hb pts emadl DP Je isa , Ssh pw £ padi, 
Bana gr yg, PA malang 
“Sesungguhnya aku sebelum seorang pemuda dicatat akan catatan alasannya, ingin mencermati 
kisah-kisah para wali Allah yang terpilih, aku telusuri isyarat-isyarat hokum ahli shufi yang baik dan 
aku selidiki keadaan-keadaan mereka dan aku kuak ucapan-ucapan mereka hingga aku 
mendapatkan beberapa faedah yang tinggi sebab itu dan hikmah-hikmah berbobot nan luhur. Lalu 
aku mendapatkan ilham agar mencatat apa yang aku dalami itu pada sebuah buku, dan agar aku 
buat isi biografi perjalanan mereka sebagaimana telah dilakukan sebagian besar ulama. Maka aku 
posisikan ulama shufi dalam beberapa tingkatan dan ku beberkan beberapa tenda dalam 
kumpulan ini. Aku tertibkan nama mereka menjadi sepuluh tingkatan. Setiap seratus tahun satu 
tingkatan dan aku kumpulkan bintang-bintang seluruhnya bagaikan petunjuk bagi kebenaran dan 
penerang bagi kegelapan serta panah api bagi si pencuri “. (Al-Kawaiku Ad-Durriyyah fii Tarajimi 

ash-Shufiyyah halaman : 3-4, karya imam Abdur Raouf al-Manawi) 

Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi berkata : 
gal Of Ad pall Ji rol ON ella WS, Haha Sad AYI GB ja oya AT Of deli pall Il 3 ya AI 
p A3 KEL Ogliata a33 A8 mati y Ust JB) Lupa Geo alay CABAI GINAI a  Pell Anisa ya JI PTK tyan S! 
JUS Ie 0 ynabatn Keblaeiy mk pat Fla 3 dbs AI S3 ye HAIuy iya pe NT Ogetgiby eilamdl GIA ye Gada 
Ore OP » » sYgay CJ 3s Sa SI 


“ 


Bab kedelapan : Tentang keadaan-keadaan ahli tasawwuf. Ketahuilah, sesungguhnya 
kebanyakan orang yang menghitung pembagian golongan umat tidak menyebut golongan ahli 
tasawwuf dan hal itu salah, karena keseluruhan ucapan ahli tasawwuf adalah sesungguhnya jalan 
menuju pengenalan kepada Allah Ta'ala adalah Tashfiyyah (penyucian) dan membersihkan diri 
dari ketergantungan badan, dan jalan ini merupakan jalan yang baik. Beliau juga berkata “ Kaum 
shufi adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan tafakkur dan membersihkan jiwa dari 
ketergantungan jasmaniyah, berusaha keras agar hati mereka tidak kosong dari mengingat Allah 
Ta'ala di dalam gerak-gerik mereka, selalu berpegang dengan kesempurnaan adab bersama 
Allah, dan merekalah paling baiknya golongan anak manusia “. (Itigadaat firagil Muslimin wal 
musyrikin halaman : 72-73, Karya imam Fakhruddin Ar-Razi) 


Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi berkata : 
Tono Utah pUYI Alatag (NYI Ra IPP Cagar aa Bh Ted AS edi 3 Sad ole Oi IU Al aidy ll 
dit ab 4 Alay Glail Ang los oya Arnboey AL sllal eAB «delay O paking dolonuol O palang jadian Ojlu) Ola Oya 
HI Spa! ea paid Igo Igo 3 Gaby mela at Iya SU peta Tya RI Jasa Usatony Uta pad Jasa 
Ognsak de A89 4 mami bell Belah Jl SUS csat ALA Lay Saleh Jah iban | ya ping SAI aUa— JI Ula Jai 
JA SIS oya kd! yA II ol OT le Lani y Jaldel Udah lia la gia. 
“ Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufig-Nya padaku dan kamu, sesungguhnya ilmu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6508 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tasawwuf itu sendiri adalah ilmu yang mulia, tinggi derajatnya dan luhur urusannya. Para imam 
Islam dan para ulama penunjuk manusia sejak dulu hingga sekarang selalu mengangkat 
lambangnya, meninggikan martabatnya dan mengangungkan para pemeluknya dan meyakini 
kemulian ahlinya. Karena mereka adalah para wali Allah Swt dan orang-orang khusus-Nya dari 
makhluk-Nya setelah para nabi dan rasul-Nya, akan tetapi masuklah sesuatu yang asing sejak 
dulu hingga sekarang yang menyerupai penganut tasawwuf padahal sama sekali mereka bukanlah 
dari ahli tasawwuf. Mereka berbicara tanpa ilmu dan mengerti hakikat, sehingga mereka 
tergelincir, sesat dan menyesatkan. Di antara mereka ada yang mencukupkan saja dengan nama 
dan menjadikan perantara untuk mengambil keuntungan dunia. Di antara mereka ada yang belum 
mencapai hakikat sehingga mereka berucap dengan hulul dan semisalnya, sehingga itu semua 
membuat munculnya buruk sangka terhadap semua ajaran tasawwuf. Sungguh para pengambil 
pelajaran dari mereka telah member peringatan atas nasehat mulia ini dan menetapkan bahwa 
semua perkara buruk ini muncul dari sesuatu yang asing (di luar tasawwuf) tersebut “. (Ta'yidul 
Hagigah al-'Aliyyah Wa Tasyiduth Tharigah asy-Syadziliyyah halaman : 7, karya imam as-Suyuthi) 


Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Islam Tajuddin As-Subuki berkata : 
LA AA Cr BSI pati Jl 0 La Unas pad JAN nas AB sala GA Rek Lanang paliy dl pati 
HE 3 OglasAl! Lia 32 Ogab All Al Camun muali, BIL pede HIP maa Y PI AS pl ad Ju 
dag BEN AJ bl nol) S1 Jaf Hi eta 18 of Il Sai Ha ye HAS olah OLI 
LA Ly mes DI PP lea el 
“ Semoga Allah memanjangkan hidup para penganut tasawwuf dan mengangkat derajat mereka 
serta mengumpulkan kita dan mereka di surga. Sungguh telah banyak pendapat miring tentang 
mereka yang bersumber dari kejahilan akan hakekat mereka disebabkan oknum-oknum yang 
membuat samar ajaran tasawwuf. Oleh karenanya syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini berkata “ 
Tidak boleh berhenti dalam mendefiniskan mereka, sebab mereka tak memiliki batasan istilah. 
Yang benar adalah keabsahannya dan definisi shufiyyah adalah orang-orang yang berpaling dari 
dunia yang menyibukkan diri disebagian besar waktunya dengan beribadah. Kemudian 
bermunculanlah tarrif-ta'rif baru tentang tasawwuf..(sampai ucapan beliau) : “..Kesimpulannya 
ulama tasawwuf adalah keluarga dan orang-orang khusus Allah yang diharapan turunnya rahmat 
dengan menyebut nama mereka dan turunnya hujan dengan perantara doa mereka. Maka 


semoga Allah meridhoi mereka dan kita semua dengan sebab mereka “. (Mu'idun Ni'am wa 
Mubidun Nigam halaman : 140, karya imam Subuki) 


Al-Allamah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitami berkata : 
bale YPLT) Ceed alas, Ah Ladi Th mall Soludl Is slasYI pas SI Pa OlaiYU (dang 1 Real Solid de ass ol IU) 
Bang La Ala pb pl Ol Urai Halang Lae Ujag (reral Ll Uaiy Untag Gde PU La pd Us Alay 
Aya 2 DUA AI Sal Kanai PP tega DEVI 3 IL oya Uda Ab) tapa ASI 22 mera louruo Ia 
OM Uya HUI Le Sya AS, le J4 bay Undaln Jiaal Jl onyy UN, OLI ABIS & cai pm Jl mal ii Wes dll 
Ie DI an le bl ah Ol Ko Kya pa A3 Las Ol Alli (LAS Apdiy AAA punya 
Per AalrYUy san sai JS de LI Gatel AYI, ori, 
“ Berhati-hatilah kamu dari menentang para ulama shufi. Dan sebaiknya bagi manusia sebisa 


mungkin untuk tidak menentang para ulama shufi, semoga Allah member manfaat kpeada kita 
dengan ma'rifat-ma'rifat mereka dan melimpahkan apa yang Allah limpahkan kepada orang-orang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6509 | 


khususnya dengan perantara kecintaan kami pada mereka, menetapkan kita pada jalan pengikut 
mereka dan mencurahkan kita curahan-curahan ilmu ma'rifat mereka. Hendaknya manusia 
menyerahkan apa yang mereka lihat dari keadaan para ulama shufi dengan kemungkinan- 
kemungkinan baik yang dapat mengeluarkan mereka dari melakukan perbuatan haram. 


Kami sungguh telah menyaksikan orang yang sangat menentang ulama shufi, mereka para 
penentang itu mendapatkan ujian dari Allah dengan pencabutan derajatnya, dan Allah 
menghilangkan curahan kelembutan-Nya dan rahasia-rahasia kehadiran-Nya. Kemudian Allah 
menimpakan para penentang itu dengan kehinaan dan kerendahan dan mengembalikan mereka 
pada derajat terendah. Allah telah menguji mereka dengan semua penyakit dan cobaan . Maka 
kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari hantaman-hantaman yang kami tidak sanggup 
menahannya dan dari tuduhan-tuduhan yang membinasakan. Dan kami memohon agar Engkau 
menetapi kami jalan mereka yang kuat, dan Engkau anugerahkan kami apa yang telah Engkau 
anugerahkan pada mereka sehingga kami menjadi orang yang mengenal Allah dan imam yang 
mujtahid, sesungguhnya Engkau maha Mampu atas segala sesuatu dan maha layak untuk 
mengabulkan permohonan “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 113, karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami) 


Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Atsgalani berkata : 
Va Jen Ia NS Jia GUS 3 case Ul lol jan JUS Kanto ANIS Ge ani pLAYI OT para Aing Ka SI 
IS San Y Gee plia 3 MP alis S0) pala dalal eta 2 SUK BI — pm cl PUT El — edi. euo Wi 
ce JIN Rae 3 — Gombal SJ ye — Gala y yaia gl Sta II J4 Li Adya Y OT Sila oya de Ily Any 
Lead Sig oya Sopo pal oa IA, ISI, Wa, adl y ARA 3 alah OLS lil Oli 


“ Al-Khatib meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa imam Ahmad mendengar ucapan Al- 
Muhasibi, maka beliau berkata pada sahabat-sahabatnya “ Aku belum pernah mendengar ucapan 
tentang hakikat-hakikat seperti ucapan al-Muhasibi ini dan aku berpendapat jangan engkau 
berteman dengan semisal al-Muhasibi. Aku (Ibnu Hajar) katakana : “ Sesungguhnya imam Ahmad 
melarang untuk berteman dengan orang semisal al-Muhasibi , karena beliau mengetahui 
pendeknya magam (kedudukannya) dibandingkan kedudukan mereka. Karena al-Muhasibi berada 
di dalam magam dhig (sempit) yang tidak mampu ditapaki oleh setiap orang dan dikhawatirkan 
bagi orang yang menapaki tidak bisa memenuhi hagnya. Ustadz Abul Manshur al-Baghdadi 
berkata “ Dari al-Harits al-Muhasibi di dalam bab Tingkatan pertama dari pengikut Imam Syafi'i “ 
Beliau al-Muhasibi adalah seorang imam di bidang ilmu figih, tasawwuf, hadits dan kalam. Dan 
kitab beliau di dalam ilmu ini merupakan ushul / sandaran bagi ulama yang mengarang kitab ilmu 
“ (Tahdzib at-Tahdzib juz 2 halaman : 117, karya imam Ibnu Hajar al-Asgalani) 


Imam Nawawi Rahimahullah berkata : 
AYI JSYI 3 HE ye CELAYI JII JLN 9 Td ASI AINI dl AI Coy aah Ipad Gap del. 
Andy el ml BAL Ah Rae Jl GA ge ea 
“ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa kepada Allah di dalam sepi maupun 
ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, berpaling dari makhluk di dalam 
penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari pemberian-Nya baik sedikit ataupun 


banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid 
wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam Nawawi) 


Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Ashfihani berkata : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6510 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hesale Ujang Asean gala yaa LS GA ya Knkal La Al Wltprly Jang j2 dh Kasal AR Lab AD Uyanoel Ang Ul 
OP PAN Lay HARU Cm) Felonsal OB uya Illai ya Aliab CA) eiadly HB ynaik! oya Unikoal PE Uya ea 
yag Onkarikly Unabasak! wa Dai y GI, Pagal Boliy Gila) AJI Sg GL JII by UI Us Se 
Sak UUS led Bakal 3d orde, JUAN el 3 L Cngebak Urban, JUS yag rd pasi ya eye Jaa 
Kes3 SUSUN AI AN 9 Roll mil! Riadi ya real Urea 3 lan YI9 Je3II JS 3 JUNI addli Jt Olady Wild Jang ya 
Celia Bela Oleh 3 Je AN Bai Rony oya Hal PI Bd Aan 3 mali JSSYI Ae oa BII Je Lo, 
Les) UanjU , Rio eenglnag Cerdas SL ye KASI Jp Uriioutal Andy bola dal OlbUI BAN de SI, 
pAAN SAN amally opal lali pad 3 SN 3), Tilang Ke Lesslaly 


“ Selanjutnya, semoga Allah memperbagus taufigmu, maka sungguh aku telah memohon 
pertolongan kepada Allah Ta'ala dan menjawabmu atas apa yang engkau mau dari pengumpulan 
kitab yang mengandung nama-nama kelompok dan sebagian hadits dan ucapan mereka dari 
ulama hakikat dari orang-orang ahli tasawwuf, para imam dari mereka, penertiban tingkatan 
mereka dari orang-orang ahli ibadah sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan setelahnya 
dari orang yang memahami dalil dan hakikat. Menjalankan hal ihwal serta tharigah, bertempat di 
taman (ketenangan) dan meninggalkan ketergantungan. Berlepas dari orang-orang yang 
berlebihan dan orang-orang yang mengaku-ngaku, orang-orang yang berandai-andai dan dari 
orang-orang yang malas yang menyerupai mereka di dalam pakaian dan ucapan dan 
bertentangan pada mereka di dalam agidah dan perbuatan. Demikian itu ketika sampai padamu 
dari pemaparan lisan kami dan lisan ulama figih dan hadits di setiap daerah dan masa tentang 
orang-orang yang menisabatkan diri pada mereka adalah orang-orang fasig, fajir, suka mudah 
berkata mubah dan halal lagi kufur. Bukanlah menghalalkan dengan kedustaan, umpatan dan 
pengingkaran dengan celaan di dalam managib orang-orang baik pilihan dan perendahan dari 
derajat orang-orang suci lagi baik, akan tetapi di dalam menampakkan pelepasan diri dari orang- 
orang pendusta dan pengingkaran atas orang-orang pengkhianat, bathil sebagai penyucian bagi 
orang-orang jujur dan keluhuran bagi orang-orang ahli hakikat. Seandainya kami tidak menyingkap 
kehinaan dan keburukan orang-orang yang mengingkari tasawwuf itu sebagai bagian dari agama, 
maka kami pasti akan menjelaskan dan mengupasnya sebagai penjagaan, karena salaf kami di 
dalam ilmu tasawwuf memiliki ilmu yang sudah tersebar dan nama yang masyhur “. (Mugoddimah 
Hilyah Al-Awliya, karya imam Al-Ashfihani) 


Al-Imam Al-Kabir Al-Mufassir An-Nadzdzar Abi Al- muzdhaffar Al-lsfirayaini berkata : 
SY Sad! ole: Lendlary blg eyaley ed pelan Ulay Keladi, Audi Jal olizel Ola G1 as ml OLI 3, 
A5 9, 3S 9 Reel JI ya dad 3 ena NAS Ja Sao Ah AU Jd ya ILY S3 SU), FUEL, HUM ea led lag 
oa da3 petikan 3 denga d3 eat CELL many 0 HT ya la AAL ya alel ya As pd S3 aa Rail, 
Pp 9 4 peak AS ya AAN YEN Sya patah At HS NA € aa IG RAI GA oya sega Il oa 
djas. M3 4 emadil Il pall) 6 GAY 0 Rata, Jadi! O yamg pad! Jl 6 And) GIA dong 4 gai Uya Say 
A39 makai! oya GIS Jat ale Las 
Di bab ke-15 : Tentang penjelasan agidah Ahlus sunnah waljama'ah dan penjelasan kebanggaan 
serta kebaikan hal ihwal mereka. Fasal yang ke- 6 adalah : Ilmu Tasawwuf dan isyarat dan apa 


yang mereka miliki dari ilmu-ilmu yang lembut dan ilmu hakikat. Yang tidak akan mendapat bagian 
sedikitpun dari ilmu ini orang-orang ahli bid'ah bahkan mereka terhalang mendapatkan apa yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6511 


ada pada ulama tasawwuf dari ketenangan, manisnya ibadah, sakinah dan tuma'ninah. Abu 
Abdirrahman As-Salmi telah menyebutkan guru-guru mereka hampir mendekati seribu, 
mengumpulkan isyarat dan hadits mereka namun tak ditemukan satu pun dari mereka orang- 
orang ahli bid'ah seperti godariyyah, rowafidh dan khowarij. Bagaimana bisa tergambar pada 
mereka padahal ucapan ahli tasawwuf berputar pada taslim, tawakkal dan berlepas dari diri. Dan 
bertauhid dengan akhlak dan keinginan. Sedangkan ahlul bid'ah menisbatkan perbuatan dan 
keinginan, akhlak dan pennetuan pada diri mereka. Hal ini bertentangan dengan ahli hakikat dari 
sifat taslim dan tauhid “. (At-Tabshir fiddin halaman : 164, karya imam al-Isfirayaini) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0960. Contoh mereka yang mengaku mengikuti paham 
Salafush Sholeh 


Ulama Al Albani adalah salah satu contoh ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh namun kenyataannya beliau tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita ketahui tidak pernah bertalaggi (mengaji) dengan 
Salafush Sholeh 


Ulama Al Albani "meninggalkan" pendapat/pemahaman Imam Mazhab yang empat yang 
bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh 


Inilah contoh ulama korban hasutan atau ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi. 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis 


Ulama besar Syria, DR. Said Ramadhan Al-Buthy telah berdialog dengan ulama Al Albani untuk 
mengetahui "pemahaman" ulama Al Albani langsung dari lisannya 


Akhirnya kesimpulan DR. Said Ramadhan dituangkan dalam buku berjudul Al-Laa Mazhabiyah, 
Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira- 
kira makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan 
Syariat Islam. Sedikit penjelasan tetang buku tersebut dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ 


Juga telah diuraikan dalam tulisan pada http://lmutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak- 
cukup/ bahwa ulama Al Albani terlihat mengingkari hadits 

Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Contoh pengingkaran ulama Al Albani terhadap hadits-hadits lain karena kesalahpahaman beliau 


diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/ 
inilahahlussunnahwaljamaah.pdf 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6512 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berikuti pendapat para ulama tentang ulama Al Albani 


“Al-Albani tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan nilai suatu hadis, baik shahih 
ataupun dhaif. Ia telah mengubah hadis-hadis dengan sesuatu yang tidak boleh menurut ulama 
hadis...” (Al-Muhaddits Prof. Dr. Abdullah al-Ghimari, Guru Besar Ilmu Hadis di universitas- 
univesitas Maroko) 


“Sayangnya, ada segelintir manusia akhir zaman, yang mana dia bukan seorang hafizh, bukan 
pula seorang hujjah apalagi seorang hakim, tetapi anehnya mereka berani bersuara lantang 
mengkritik dan menuduh sesat amal serta keputusan ulama-ulama hadits terdahulu". Sumber: 


http://tengkuzulkarnain.net/index.php/artikel/index/45/Hadist-Dhoif 


“Di kalangan salafi (wahabi), lelaki satu ini dianggap muhaddis paling ulung di zamannya. Itu klaim 
mereka. Bahkan sebagian mereka tak canggung menyetarakannya dengan para imam hadis 
terdahulu. Fantastis. Mereka gencar mempromosikannya lewat berbagai media. Dan usaha 
mereka bisa dikata berhasil. Kalangan muslim banyak yang tertipu dengan hadis-hadis edaran 
mereka yang di akhirnya terdapat kutipan, “disahihkan oleh Albani, ”. Para salafi itu seolah 
memaksakan kesan bahwa dengan kalimat itu Al-Albani sudah setaraf dengan Imam Turmuzi, 


Imam Ibnu Majah dan lainnya.“ Sumber: http://www.forsansalaf.com/2009/albani-muhadiits-tanpa- 
sanad-andalan-wahabi/ 


“Kaum Salafi & Wahabi menganggap sepertinya al-Albani adalah ahli hadis yang sangat 
menguasai bidangnya, sehingga bagi sebagian mereka seperti ada kepuasan hati ketika sudah 
mengetahui pendapat al-Albani tentang hadis yang mereka bahas, dan seolah mereka sudah 
mencapai hasil penilaian final saat menyebutkan “hadis ini dishahihkan al-Albani” atau “al-Albani 
mendha'ifkan hadis ini”. Sumber: http://www.daarulmukhtar.org/index.php? 
option-com content&task-view&id-26&ltemid-27 

“Apa pendapat anda dengan seorang manusia muncul di abad ini lalu menukil nukil sisa sisa 
hadits yang tidak mencapai 10X dari hadits yang ada dimasa itu, lalu berfatwa ini dhoif, itu dhoif. 
saya sebenarnya tak suka bicara mengenai ini, namun saya memilih mengungkapnya ketimbang 
hancurnya ummat karena tipuan seorang tong kosong". Sumber: http://majelisrasulullah.org/ 
index.php?option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 

“Seorang Al-Albani ketika membaca Guran dan Sunnah, lalu dia pun berjtihad dengan 
pendapatnya. Apa yang dia katakan tentang @uran dan Sunnah, pada hakikatnya adalah hasil 
ijtihad dan ra'yu dia sendiri. Sumbernya memang Guran dan Sunnah, tapi apa yang dia sampaikan 
semata-mata lahir dari kepalanya sendiri. Sayangnya, para pendukung Al-Albani diyakinkan 
bahwa yang keluar dari mulut Al-Albani itulah isi dan makna Guran yang sebenarnya. Lalu 
ditambahkan bahwa pendapat yang keluar dari mulut para ulama lain termasuk pada imam 
mazhab dianggap hanya meracau dan mengada-ada. Naudzu billahi min dzalik“. Selengkapnya: 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ 


Mereka mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya mereka tidak 
bertalaggi (mengaji) pada Salafush Sholeh. 


Mereka mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui upaya pemahaman terhadap lafaz/ 
perkataan Salafush Sholeh dengan akal pikiran mereka sendiri. Sehingga boleh dikatakan mereka 
bermazhab dengan akal pikiran mereka sendiri atau dengan kata lain mereka telah menjadikan 
akal pikirannya sendiri sebagai berhala atau yang disebut menuhankan pendapat sendiri (istibdad 
bir ro'yi) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6513 


Hal yang harus kita ingat selalu janganlah menjadikan akal pikiran kita sebagai berhala 
Allah Azza wa Jalla berfirman, 

AI gd ya UUT aing mat aki 
“Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at- 
Taubah (9/:31 ) 
Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 
Nabi menjawab, “tidak” 


Kaya Kadi pegake Iya pe Isl Oyku Kadi db alot ISI IS 4S) Seken li Sd Hui 


“Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu 
menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda ” mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


Mereka yang mengada-ada atau membuat perkara baru (bid'ah) yang bukan kewajiban menjadi 
kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, yang tidak diharamkan menjadi haram 
(dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan yang tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan 
berdosa) atau sebaliknya adalah yang disebut sebagai ahli bid'ah. 


Oleh karenanya ahli bid'ah termasuk pelaku perbuatan syirik, karena penyembahan kepada selain 
Allah, penyembahan diantara pembuat bid'ah (perkara baru) dengan pengikutnya, perbuatan yang 
tidak ada ampunannya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
is IS metana Ba Lama DI 2 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. |Ash-Shahihah No. 1620| 


Mereka yang tanpa disadari telah mengada-ada dalam perkara agama, mengada-ada dalam 
perkara perintah dan larangan berdasarkan akal pikiran mereka sendiri. Agama adalah 
perintahNya dan laranganNya 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Hal yang harus kita ingat pula bahwa Al @uran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al 
@uran hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang 
menyampaikannya. 


Hal yang akan dipertanyakan terhadap sebuah pendapat / pemahaman seperti : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6514 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? " 


"Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu" ? 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya 

Dalam memahami Al @ur'an dan As Sunnah, sebaiknyalah kita bertalaggi (mengaji) kepada ulama 
yang bermazhab. Tidak boleh kita memahami Al @uran dan As Sunnah bersandarkan dengan 
belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya 
dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah). 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 


1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 
2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran?. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir." 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6515 | 


Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Mereka boleh jadi terjerumus dalam kekufuran sehingga menjadi musyrik, dan mempunyai rasa 
permusuhan terhadap manusia yang telah bersyahadat 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau mempunyai rasa permusuhan terhadap manusia yang telah bersyahadat atau 
memerangi manusia yang telah bersyahadat maka boleh jadi telah menjadi musyrik karena 
terjerumus kedalam kekufuran. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). 


Pada zaman kini, kita dapat temui mereka "memerangi" saudara muslimnya sendiri seperti 
mensesatkan saudara muslimnya sendiri sebagaimana yang dapat kita ketahui pada 
http://nasihatonline.wordpress.com/2010/09/24/fatwa-fatwa-ulama-ahlus-sunnah-tentang- 
kelompok-kelompok-islam-kontemporer/ 
http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 
http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 
http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf www.fb.com/notes/255000094557451 


www.fb.com/notes/padepokan-kanjeng-sunan/buku-sms-abu-abu-salafi-melawan-salafi-al- 
bani-vs-bin-bas-utsaimin/248700811863777 
http://www.wattpad.com/397024-salafy-haraky-vs-salafy-yamani-vs-salafy-sururi 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah- 
thogut-radio-rodja/ 
Mereka yang mengada-ada dalam perkara larangan dan kewajiban, mereka “memerangi” orang 
beriman sebagaimana yang dialami oleh mufti mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah yang 
mempertahankan fatwa bahwa Nigab ( Cadar / Purdah) adalah suatu kebiasaan yang di bolehkan 
dan bukan merupakan satu kewajiban (ditinggalkan berdosa) sebagaimana kesepakatan jumhur 
ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat bagi perempuan. Hal ini 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup- 
muka/ 
Mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana perintah ulama mereka dalam kitabnya berjudul 
“al-Majmu' al-mufid min “Agidati al Tauhid” hal. 55 


RitoN pdl ISI miilel UJI lgs ale 0d Hl Adya! aini Lele Nb 2d J3 Jl Iglilis Saga 
us 320! 


“Tidak berguna Islam kalian sebelum kalian mengumumkan perang terhadap torikoh sufi dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6516 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kalian membantainya, perangilah mereka sebelum memerangi yahudi dan majusf 


Contoh lain mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada 
http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html — atau pada 


www.fb.com/photo.php? 
ftbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Mereka menyusun kurikulum pendidikan agama bekerjasama dengan Amerika yang 
dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2011102/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al 
Mukarromah, menyampaikan bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) 
cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah 
(aliran—aliran tasawuf) adalah syirik dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama/ 

Mereka menjadikan kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai teman, penasehat, 
pelindung. 


Rasulullah bersabda: “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman tanganNya, tidaklah 
mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, dan tidak pula 
Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam 
neraka.” 


Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi." 
Saya bertanya tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal 'bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.' Dan bertanya ihwal 'bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat. 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 
“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang 


mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah...” (As. Ali- 
Imran : 28) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6517 ) 


kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


” “ 


Firman Allah Azza wa Jalla, “kabura magtan 'inda allaahi an taguuluu maa laa tafaluun” , “amat 
besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (AS 
Ash Shaff (61:3 ) 


Mereka mengaku ittiba' li Rasulihi tapi mereka mencela / menghujat atau bahkan membunuh 
saudara muslimnya sendiri 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim) 


Jadi kesimpulannya jika mempunyai rasa permusuhan dan memerangi saudara muslim sendiri, 
boleh jadi telah terjerumus kedalam kekufuran , telah menjadi musyrik, telah kembali menjadi kafir, 
telah murtad sehingga berbalik mencintai orang kafir 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asyari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'an'. 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


“waitashimuu bihabli allaahi jami'an walaa tafarraguu waudzkuruu ni'mata allaahi “alaykum idz 
kuntum a'daa-an fa-allafa bayna guluubikum fa-ashbahtum bini'matihi ikhwaanan" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6518 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah 
kamu bercerai berai , dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh- 
musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi 
bersaudara” (@S Ali Imron (81: 103) 


“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara”. (As. Al-Hujjarat :10) 


“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (OS Al Ma'iadah (51:54) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Tulisan-tulisan kami seperti tulisan di atas adalah bagian upaya untuk meluruskan 
kesalahpahaman-kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini karena Allah ta'ala semata, 
sekaligus menegakkan Ukhuwah Islamiyah yang telah porak poranda dikarenakan perselisihan 
karena perbedaan pemahaman. 


Tulisan-tulisan kami juga ditujukan agar tidak ada lagi umat muslim merasa paling benar karena 
mereka merasa telah mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya mereka tidak 
lebih dari pengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah (sekte yang 
menamakan dirinya Salafi), ulama Ibnu @oyyim al Jauziah (pengikut ibnu Taimiyya), ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab (pengikut Ibnu Taimiyyah, pendiri sekte salafi wahhabi atau 
disingkat sekte Wahabi) , ulama Al Albani (pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab), dan ulama- 
ulama lainnya.Lebih baik dan lebih selamat mengikuti pemahaman/pendapat Imam Mazhab yang 
empat, pemimpin atau pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) yang bertalaggi 
(mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh 


Tulisan kami di atas bukanlah juga untuk menjelek-jelekan ulama Al Albani 


Rasulullah bersabda: “Janganlah kalian menyebut-menyebut orang-orang yang telah mati di 
antara kalian kecuali dengan sebutan yang baik, karena sesungguhnya mereka telah 
menyelesaikan apa yang telah mereka perbuat. 


Tulisan kami di atas tujuannya salah satu contohnya adalah agar umat muslim yang ingin 
"membenahi" cara sholatnya sebaiknya jangan berlandaskan pemahaman ulama Al Albani namun 
mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat, pemimpin/imam ijtihad 
kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) langsung pada Salafush Sholeh 


Cara mudah mengetahui tata cara sholat Nabi adalah berguru dengan Habib yang terkenal, 
mereka adalah keturunan cucu Rasulullah yang mendapatkan didikan dan pengajaran tentang 
cara sholat dari orang tua-orang tua mereka terdahulu yang tersambung kepada Imam Sayyidina 
Ali ra yang mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Contohnya Habib Munzir al Musawa telah menyatakan pendapatnya tentang ulama Al Albani 


“Apa pendapat anda dengan seorang manusia muncul di abad ini lalu menukil nukil sisa sisa 
hadits yang tidak mencapai 1046 dari hadits yang ada dimasa itu, lalu berfatwa ini dhoif, itu dhoif. 
saya sebenarnya tak suka bicara mengenai ini, namun saya memilih mengungkapnya ketimbang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6519 | 


hancurnya ummat karena tipuan seorang tong kosong". Sumber: http://majelisrasulullah.org/ 
index.php?option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0961. Apakah hanya kaum sufi yang masuk surga ? 


Masuk surga adalah keniscayaan bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah dan berpegang 
teguh kepada (agama)-Nya. Agama adalah perintahNya dan laranganNya. Firman Allah ta'ala 
yang artinya : “Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada 
(agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya 
(surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) 
kepada-Nya.” (@S An Nisaa' (411175 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). Setiap manusia yang berpegang teguh 
pada agama atau manusia yang memenuhi perkara syariat atau syarat sebagai hamba Allah yakni 
menjalankan segala apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib 
dijauhi, meliputi perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah 
dilarangNya yang jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya yang jika 
dilanggar berdosa maka manusia tersebut niscaya masuk surga. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia, dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia, dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 


Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin 
A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'gil -yaitu Ibnu Ubaidullah- dari Abu az-Zubair dari Jabir 
bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, Apa pendapatmu 
bila saya melaksanakan shalat-shalat wajib, berpuasa Ramadlan, menghalalkan sesuatu yang 
halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun aku tidak menambahkan suatu amalan 
pun atas hal tersebut, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab: Ya. Dia berkata, 
Demi Allah, aku tidak akan menambahkan atas amalan tersebut sedikit pun (HR Muslim 18) 


Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi telah mengabarkan kepada kami 
Abu al-Ahwash. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar 
bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash dari Abu Ishag dari Musa bin 
Thalhah dari Abu Ayyub dia berkata, Seorang laki-laki mendatangi Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, seraya bertanya, “Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkanku dari 
surga dan menjauhkanku dari neraka? ' Beliau menjawab: "Kamu menyembah Allah, tidak 
mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung 
silaturrahim dengan keluarga." Ketika dia pamit maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda: “Jika dia berpegang teguh pada sesuatu yang diperintahkan kepadanya niscaya dia 
masuk surga'. Dan dalam suatu riwayat Ibnu Abu Syaibah, Jika dia berpegang teguh dengannya. 
(HR Muslim 15) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6520 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kaum non muslim atau manusia yang tidak bersyahadat , pastilah akan masuk neraka. Kunci 
surga adalah syahadat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari 
para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian 
datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan 
sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu 
mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami 
mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi 
(pula) bersama kamu". (GS Ali Imran (31:81 ) 


Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw. berkata: “Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang 
nabi, mulai dari Nabi Adam sampai seterusnya, maka kepada nabi-nabi itu Allah subhanahu wa 
ta'ala menuntut janji setia mereka bahwa jika nanti Rasulallah shallallahu alaihi wasallam. diutus, 
mereka akan beriman padanya, membelanya dan mengambil janji setia dari kaumnya untuk 
melakukan hal yang sama'. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) 
mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishag, Ya'gub dan anak cucunya, adalah penganut agama 
Yahudi atau Nasrani?” Katakanlah: “Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah 
yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada 
padanya?” Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. (GS Al Bagarah 
(21140) 
Dalam Al Mustadrok, Imam Al Hakim berkata : Abu Sa'id Amr ibnu Muhammad Al “Adlu 
menceritakan kepadaku, Abul Hasan Muhammad Ibnu Ishak Ibnu Ibrahim Al Handhori 
menceritakan kepadaku, Abul Harits “Abdullah ibnu Muslim Al Fihri menceritakan kepadaku, 
'Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari kakeknya dari 
Umar RA, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
wb: JB Saat Po nat ud HS poll » SI Jas sd APU aaS GL MIL oob JB anal ol SU 
| Wonyy oa 3 Hliy Saka Gaika USM 
SI GEN Ca YP Ol JI Saat | Sl alah, AI Seyany AA AYI Y ep JI HP de cal al Kah, 
set, Ia 3 ch, pel odato : AI Jl 
Lie LL Y Ja, Mo ib A3 AAL 


” Ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata Ya Tuhanku, Aku mohon kepada-Mu dengan 
haggnya Muhammad agar Engkau mengampuniku.” Allah berkata: Wahai Adam bagaimana 
engkau mengenal Muhammad padahal Aku belum menciptakanya. “ Wahai Tuhanku, karena 
ketika Engkau menciptakanku dengan kekuatan-Mu dan Engkau tiupkan nyawa pada tubuhku dari 
roh-Mu, maka aku tengadahkan kepalaku lalu saya melihat di kaki-kaki “Arsy terdapat tulisan “ Laa 
Ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah”, maka saya yakin Engkau tidak menyandarkan nama- 
Mu kecuali nama makhluk yang paling Engkau cintai,” jawab Adam. “ Benar kamu wahai Adam, 
Muhammad adalah makhluk yang paling Aku cintai. Berdo'alah kepada Ku dengan haggnya 
Muhammad maka Aku ampuni kamu. Seandainya tanpa Muhammad, Aku tidak akan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6521 


menciptakanmu,” lanjut Allah. 


Imam Al Hakim meriwayatkan hadits di atas dalam kitab Al Mustadrok dan menilainya sebagai 
hadits shahih (vol. 2 hal. 615 ). Al Hafidh As Suyuthi meriwayatkan dalam kitab Al Khashais An 
Nabawiyah dan mengategorikan sebagai hadits shahih. Imam Al Baihagi meriwayatkanya dalam 
kitab Dalail Nubuwah, dan beliau tidak meriwayatkan hadits palsu sebagaimana telah ia jelaskan 
dalam pengantar kitabnya. Al @asthalani dan Az Zurgani dalam Al Mawahib Al Laduniyah juga 
menilainya sebagai hadits shahih. vol. 1 hal. 62. 


Senada dengan hadits di atas, Abu Nu'aim Al-Hafidh meriwayatkan dalam kitab Dalaailu al- 

Nubuwwah dan melalui jalur Syaikh Abi al-Faraj. Menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Ahmad, 

menceritakan kepadaku Ahmad ibn Rasyid, menceritakan kepadaku Ahmad ibn Sa'id al-Fihri, 

menceritakan kepadaku Abdullah ibn Ismail al-Madani dari Abdurrahman ibn Yazid ibn Aslam dari 

ayahnya dari “Umar ibn al-Khaththab, ia berkata : Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
bersabda : 

al Hb, SOE MS GAN Ob 1 Ja dal) ah Al pol OCE U: 

AI Jyury AAS ALVI Y 3 j3 Ale AP Elis II gl Kd Gelar Kena UK UI K3 JW AA yag Aa Lay 

p Ls ma ar EP 3) Ulle Sik p ST dil cadas, 

Bsik: Lao jg, Ltp3 ya ska Al yag, WI MAP AB, ai las 


“Ketika Adam melakukan kesalahan, ia mendongakkan kepalanya. “Wahai Tuhanku, dengan hak 
Muhammad, mohon Engkau ampuni aku,” ujar Adam. Lalu Adam mendapat pertanyaan lewat 
wahyu, “Apa dan siapakah Muhammad?” “Ya Tuhanku, ketika Engkau menyempurnakan 
penciptaanku, aku mendongakkan kepalaku ke arah 'arsy-Mu dan ternyata di sana tertera tulisan 
“Laa Ilaaha illa Allaah Muhammadun Rasulullaah”. Jadi saya tahu bahwa Muhammad adalah 
makhluk Engkau yang paling mulia di sisi-Mu. Karena Engkau merangkai namanya dengan nama- 
Mu,” jawab Adam. “Betul,” jawab Allah, “Aku telah mengampunimu, dan Muhammad Nabi terakhir 
dari keturunanmu. Jika tanpa dia, Aku tidak akan menciptakanmu.” 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri 
Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. 
Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka 
mengetahui.” (AS Al Bagarah (21:146 ) 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada 
anak-anaknya, demikian pula Ya'gub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah 
telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama 
Islam". (@S Al Bagarah (2): 132 ) 


"ila wa antum muslimuun", "kecuali dalam keadaan muslim" , "kecuali dalam keadaan memeluk 
agama Islam", kecuali manusia yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, berserah diri 
dengan mentaati perintahNya dan laranganNya. PerintahNya dan laranganNya telah 
disempurnakan ketika Muhammad bin Abdullah diutus menjadi Rasulullah. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu” (@S Al Maaidah (5J:3 ) 


Jadi penduduk surga pastilah seorang muslim, mereka yang telah bersyahadat. 
Permasalahannya setiap penduduk surga mempunyai tingkatan atau magom (derajat) disisiNya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6522 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan penduduk surga akan menempati surga dengan berbagai tingkatannya. 


Kaum Sufi adalah mereka atas ridho Allah berupaya mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan 
Allah Azza wa Jalla sebagaimana mereka berupaya mengikuti jalan (tharikat) Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama, paling mulia, paling dekat dengan Allah 
Azza wa Jalla atau dengan kata lain mereka yang atas ridho Allah berupaya menjadi wali Allah 
(kekasih Allah, manusia yang dicintaiNya) 


Tingkatan (magom) wali Allah , salah satunya telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2011109/28/magom-wali-allah/ 


Kaum Sufi adalah muslim bukan Nabi yang atas ridho Allah Azza wa Jalla menjadi wali Allah 
(kekasih Allah) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya: 
Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena 
ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan 
cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut 
seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka 
cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Cara memperjalankan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah hingga sampai 
(wushul) kepada Allah atau bertemu kepada Allah atau dapat melihat Allah dengan hati atau 
mencapai muslim yang Ihsan atau mencapai muslim berma'rifat adalah dengan dzikrullah 


Dalam suatu riwayat : "@oola A'liyy bin Abi Thalib: Aultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. 


artinya: “Ali bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada Rasullulah, jalan/metode( Tharigot) 
apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “ Rasullulah menjawab: “dzikrullah.” 


Dalam sebuah hadits @udsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "hamba-Ku tidak 
bisa mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan/perkara syariat), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri 
kepadaKu dengan amalan sunnah (amal kebaikan / dzikrullah), maka Aku mencintai dia" 


Bentuk-bentuk dzikrullah untuk memperjalankan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6523 


Allah untuk mencapai muslim yang Ihsan atau muslim yang berma'rifat atau muslim yang bertemu 
Allah atau muslim yang dapat melihat Allah dengan hati telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/amalan-dasar-tasawuf! 


Bilal ra, memilih bentuk dzikrullah berupa menjaga wudhunya dan menjalankan sholat selain 
sholat yang telah diwajibkanNya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal ketika shalat Shubuh: “Hai 
Bilal, katakanlah Kepadaku apakah amalanmu yang paling besar pahalanya yang pernah kamu 
kerjakan dalam Islam, karena tadi malam aku mendengar derap sandalmu di dalam surga? " Bilal 
menjawab, Ya Rasulullah, sungguh saya tidak mengerjakan amal perbuatan yang paling besar 
pahalanya dalam Islam selain saya bersuci dengan sempurna, baik itu pada waktu malam ataupun 
siang hari. lalu dengannya saya mengerjakan shalat selain shalat yang telah diwajibkan Allah 
kepada saya.” (HR Muslim 4497) 

Uwais Ra menjadi wali Allah (kekasih Allah) sehingga setiap permintaanya pasti dikabulkanNya 
dengan bentuk dzikrullah berupa selalu mentaati dan merawat ibunya yang telah seorang diri. 
Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya : 

“Adakah di antara kalian yang datang dari suku @arn?”. 

Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak 
dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan penuh selidik. 

“Siapa namamu?” tanya Umar. 

“Aku Uwais”, jawabnya datar. 

“Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. 

“Benar, Amirul Mu'minin”, jawab Uwais tegas. 

Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 
uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak hilang). 

“Benar, Amirul Mu'minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku berdo'a kepada Allah 
agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di 
dekat pusarku yang masih tersisa, itu untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. 

“Mintakan aku ampunan kepada Allah”. 

Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh 
keheranan. “Wahai Amirul Mu'minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 
kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” 

Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 
“Sesungguhnya sebaik-baik Tabiin adalah seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang 
selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di 
dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah 
kepadanya agar ia memintakan ampunan kepada Allah” 

Uwais lalu mendoa'kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam 
kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. (H.R. Muslim 
dan Ahmad) 


Seorang Wali Allah, mereka yang telah bermarrifat, mereka yang disisiNya, mereka yang telah 
sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla, jika mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla , 
pasti akan dikabulkanNya. Cuma mereka kadang malu untuk memohon kepada Allah karena telah 
mencukupkan diri kepada pengaturanNya 


Dalam sebuah haditas @udsi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "jika Aku sudah 
mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6524 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu 
yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 
kepedihan sakitnya". (HR Muslim 6021) 


Oleh karenanya kita sebaiknya mentaati atau mengikuti nasehat para pemimpin ijtihad kaum 
muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat, bahwa setelah kita menjalankan 
perkara syariat, syarat sebagai hamba Allah maka selanjutnya adalah menjalankan tasawuf atau 
memperjalankan diri agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla , bertemu dengan Allah 
ketika kita masih di alam dunia, sehingga mendapatkan nikmat lebih awal dari kaum muslim 
kebanyakan yang menikmatinya ketika telah menjadi penduduk surga. Sehingga mereka yang 
menjalankan tasawuf maka perkara syariat bukanlah sebagai beban namun sebuah kenikmatan, 
kelezatan atau kesenangan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam “....kesenanganku dijadikan dalam sholat" (diriwayatkan oleh Anas ra) atau 
sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Imam Sayyidina Ali ra minta dicabut anak panah ketika 
Beliau sedang sholat. 


Dengan menjalankan tasawuf kita dapat memahami atau mengalami apa yang dikatakan oleh 
Imam Syafi'i ra “nikmatnya atau kelezatan tagwa" 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”Berusahalah engkau menjadi seorang 
yang mempelajari ilmu figih 

dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya 
demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari 
ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelazatan 
takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu mempelajari ilmu figih, 
maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik ra bahwa menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak 
dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar . 


Dengan menjalankan tasawuf hingga mencapai muslim yang Ihsan , muslim yang baik, muslim 
berakhlakul karimah adalah mewujudkan tujuan Rasulullah diutus oleh Allah Azza wa Jalla 
Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Dengan menjalankan tasawuf adalah memenuhi anjuran para ulama pengikut Imam Mazhab yang 
empat seperti 


Imam Nawawi Rahimahullah berkata : 
AYU IBYI 3 GEN 3 CLAYI LINI, LAIN Oka HUI LAN el GI 3 Hikah Ipad Gap dye, 
Sandal y al pad IAI Ip pr Jl 3 ye eh. 


“ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa kepada Allah di dalam sepi maupun 
ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, berpaling dari makhluk di dalam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6525 | 


penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari pemberian-Nya baik sedikit ataupun 
banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid 
wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam Nawawi) 


Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Atsgalani berkata : 
Va der Ia IS Jia GUS 3 case La load jan JUS Gsm ANIS Ge ani pLAYI OT papan Aang Kab SI 
IS San Y Ge plia 3 MP ealin S0) penis dadali 2 SUK BI — pam cal PUT El — edi. ee Wi 
ce JIN Rae 3 — Gombal HJ  — (ala jain gl Sea II J4 Li Adya Y OT Sela oya de Ily Anly 
Lead Sig oya Sopo padi oa IA, ISI, Ega, padi y ARA 3 alah OS lil Oei 


“ Al-Khatib meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa imam Ahmad mendengar ucapan Al- 
Muhasibi, maka beliau berkata pada sahabat-sahabatnya “ Aku belum pernah mendengar ucapan 
tentang hakikat-hakikat seperti ucapan al-Muhasibi ini dan aku berpendapat jangan engkau 
berteman dengan semisal al-Muhasibi. Aku (Ibnu Hajar) katakana : “ Sesungguhnya imam Ahmad 
melarang untuk berteman dengan orang semisal al-Muhasibi , karena beliau mengetahui 
pendeknya magam (kedudukannya) dibandingkan kedudukan mereka. Karena al-Muhasibi berada 
di dalam magam dhig (sempit) yang tidak mampu ditapaki oleh setiap orang dan dikhawatirkan 
bagi orang yang menapaki tidak bisa memenuhi hagnya. Ustadz Abul Manshur al-Baghdadi 
berkata “ Dari al-Harits al-Muhasibi di dalam bab Tingkatan pertama dari pengikut Imam Syafi'i “ 
Beliau al-Muhasibi adalah seorang imam di bidang ilmu figih, tasawwuf, hadits dan kalam. Dan 
kitab beliau di dalam ilmu ini merupakan ushul / sandaran bagi ulama yang mengarang kitab ilmu 
“ (Tahdzib at-Tahdzib juz 2 halaman : 117, karya imam Ibnu Hajar al-Asgalani) 


Al-Allamah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitami berkata : 
bale YPBT) (ed alas. dh Ladi Ah pall Soludl Is slasYI pas AS In OI Ang Rena! Bold de as ol IU) 
Aang La Ala pb pl OI Urai dalang Lele yag (reRal Lla G Laiy Urat Uda PU La pd Us Alay 
Aa ya 02 DWAYY AI Sa Kanai PM epale SESI 3 JL ja Unalb A53 MA ISI 52 penyu own Sla2 
SAB ya HUI La dya tab, Ale J4 ly Calon kuat Jl oyy BI OLI Als A A5 pia Jl plg Aib Me Le dll, 
YO Ga He Cin We Lado Uas Oly cal GI HS 3 alas of Uli, ASN Fla Hal II 
Aan ary an oi JS Je LI aer RI Ol, 


“ Berhati-hatilah kamu dari menentang para ulama shufi. Dan sebaiknya bagi manusia sebisa 
mungkin untuk tidak menentang para ulama shufi, semoga Allah member manfaat kpeada kita 
dengan ma'rifat-ma'rifat mereka dan melimpahkan apa yang Allah limpahkan kepada orang-orang 
khususnya dengan perantara kecintaan kami pada mereka, menetapkan kita pada jalan pengikut 
mereka dan mencurahkan kita curahan-curahan ilmu ma'rifat mereka. Hendaknya manusia 
menyerahkan apa yang mereka lihat dari keadaan para ulama shufi dengan kemungkinan- 
kemungkinan baik yang dapat mengeluarkan mereka dari melakukan perbuatan haram. 


Kami sungguh telah menyaksikan orang yang sangat menentang ulama shufi, mereka para 
penentang itu mendapatkan ujian dari Allah dengan pencabutan derajatnya, dan Allah 
menghilangkan curahan kelembutan-Nya dan rahasia-rahasia kehadiran-Nya. Kemudian Allah 
menimpakan para penentang itu dengan kehinaan dan kerendahan dan mengembalikan mereka 
pada derajat terendah. Allah telah menguji mereka dengan semua penyakit dan cobaan . Maka 
kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari hantaman-hantaman yang kami tidak sanggup 
menahannya dan dari tuduhan-tuduhan yang membinasakan. Dan kami memohon agar Engkau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6526 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menetapi kami jalan mereka yang kuat, dan Engkau anugerahkan kami apa yang telah Engkau 
anugerahkan pada mereka sehingga kami menjadi orang yang mengenal Allah dan imam yang 
mujtahid, sesungguhnya Engkau maha Mampu atas segala sesuatu dan maha layak untuk 
mengabulkan permohonan “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 113, karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami) 


Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Islam Tajuddin As-Subuki berkata : 
LL AN Lai BI etik Jail yo LA Loss pd JLN emas an, (BUY GAS 3 Liang malay AI sal 
Al 3 Opsi LAI yo Ojak (Aly Cet Teman) Lb In YON pake JI mama Y ory AAS pl dll JB 
dat BEN AJ pb nol) &1 Jaf AH eely 18 of Il Sai Ha ye LAS Pola OLI 
AL Ly os SPP lea el 
“ Semoga Allah memanjangkan hidup para penganut tasawwuf dan mengangkat derajat mereka 
serta mengumpulkan kita dan mereka di surga. Sungguh telah banyak pendapat miring tentang 
mereka yang bersumber dari kejahilan akan hakekat mereka disebabkan oknum-oknum yang 
membuat samar ajaran tasawwuf. Oleh karenanya syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini berkata “ 
Tidak boleh berhenti dalam mendefiniskan mereka, sebab mereka tak memiliki batasan istilah. 
Yang benar adalah keabsahannya dan definisi shufiyyah adalah orang-orang yang berpaling dari 
dunia yang menyibukkan diri disebagian besar waktunya dengan beribadah. Kemudian 
bermunculanlah ta'rif-ta'rif baru tentang tasawwuf..(sampai ucapan beliau) : “..Kesimpulannya 
ulama tasawwuf adalah keluarga dan orang-orang khusus Allah yang diharapan turunnya rahmat 
dengan menyebut nama mereka dan turunnya hujan dengan perantara doa mereka. Maka 


semoga Allah meridhoi mereka dan kita semua dengan sebab mereka “. (Mu'idun Ni'am wa 
Mubidun Nigam halaman : 140, karya imam Subuki) 


Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi berkata : 
Woo Ud pUYI Alakag AYI Rel IPP cagar og bh Ted AS end 3 Sad ole Oi IU AI aihy ll 
dil op 6 dlanyy dikasi Ang diklat ya Aenolony Al sll oAb «dala O yakin dulouel O yakin 0 lalin Ojlu Oya Ogad y 
(AVI de pa ea peiad geet Igoy IA GakEy pl at Iya in Iyunaly AI ygadid Jae Ugly Un ed Jaa 
Ogyiahl Ai Ab «made ball Sella Il SUS esai MAL Lag JJ JUS Giban | oa ping SAI al HI Ulah Jaga 
JA SIS ya kel ya II oa OT le Lani y Jaldel Udah laka le gia. 


“ Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufig-Nya padaku dan kamu, sesungguhnya ilmu 
tasawwuf itu sendiri adalah ilmu yang mulia, tinggi derajatnya dan luhur urusannya. Para imam 
Islam dan para ulama penunjuk manusia sejak dulu hingga sekarang selalu mengangkat 
lambangnya, meninggikan martabatnya dan mengangungkan para pemeluknya dan meyakini 
kemulian ahlinya. Karena mereka adalah para wali Allah Swt dan orang-orang khusus-Nya dari 
makhluk-Nya setelah para nabi dan rasul-Nya, akan tetapi masuklah sesuatu yang asing sejak 
dulu hingga sekarang yang menyerupai penganut tasawwuf padahal sama sekali mereka bukanlah 
dari ahli tasawwuf. Mereka berbicara tanpa ilmu dan mengerti hakikat, sehingga mereka 
tergelincir, sesat dan menyesatkan. Di antara mereka ada yang mencukupkan saja dengan nama 
dan menjadikan perantara untuk mengambil keuntungan dunia. Di antara mereka ada yang belum 
mencapai hakikat sehingga mereka berucap dengan hulul dan semisalnya, sehingga itu semua 
membuat munculnya buruk sangka terhadap semua ajaran tasawwuf. Sungguh para pengambil 
pelajaran dari mereka telah member peringatan atas nasehat mulia ini dan menetapkan bahwa 
semua perkara buruk ini muncul dari sesuatu yang asing (di luar tasawwuf) tersebut “. (Ta'yidul 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6527 ) 


Hagigah al-'Aliyyah Wa Tasyiduth Tharigah asy-Syadziliyyah halaman : 7, karya imam as-Suyuthi) 

Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi berkata : 
gal Ot Ad nali Ii rol 09 ella WS, adalh Sad AYI GB jan oya AT Of deli pall Jl 3 all AI 
A4 KEL O gkaniy pg Wb adil y "Lal JB) Loan Gro Iekag Ciaiddl GIS oya 9 peilly Aina ya Ilai Al Ab aa di) 
JUS le Oyaalain Uehlaety (AL pai Ala IL AI S3 ye AI aya PEN Oydgiby Hilal GNI ye Luki 
oma IP pe Ajay UJeng jo Al ma HAN 


“ 


Bab kedelapan : Tentang keadaan-keadaan ahli tasawwuf. Ketahuilah, sesungguhnya 
kebanyakan orang yang menghitung pembagian golongan umat tidak menyebut golongan ahli 
tasawwuf dan hal itu salah, karena keseluruhan ucapan ahli tasawwuf adalah sesungguhnya jalan 
menuju pengenalan kepada Allah Ta'ala adalah Tashfiyyah (penyucian) dan membersihkan diri 
dari ketergantungan badan, dan jalan ini merupakan jalan yang baik. Beliau juga berkata “ Kaum 
shufi adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan tafakkur dan membersihkan jiwa dari 
ketergantungan jasmaniyah, berusaha keras agar hati mereka tidak kosong dari mengingat Allah 
Ta'ala di dalam gerak-gerik mereka, selalu berpegang dengan kesempurnaan adab bersama 
Allah, dan merekalah paling baiknya golongan anak manusia “. (Itigadaat firagil Muslimin wal 
musyrikin halaman : 72-73, Karya imam Fakhruddin Ar-Razi) 


Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Abdu Rauf al-Manawi berkata : 

AI Za ya! — SDS) laa si, , AI sd NI At 3 SU oo, dad la OLS ot be da, 
2g La AI OT Kd Ola DELI 5, OLI Mil de LIS oya ham Gen... Alai pang ll aji, 
Ii Ob tang, Ola Gasal Ijb, OLI BII am Alah LS, pal ya GI dlart Oly, WL gd ade 
Sab Iban LIS SIS nina) , abah Aan Bil JS, Olah js mall DP Je isa , Ssh pw £ padi, 
3 jamal pgn yg, PA malang 
“Sesungguhnya aku sebelum seorang pemuda dicatat akan catatan alasannya, ingin mencermati 
kisah-kisah para wali Allah yang terpilih, aku telusuri isyarat-isyarat hokum ahli shufi yang baik dan 
aku selidiki keadaan-keadaan mereka dan aku kuak ucapan-ucapan mereka hingga aku 
mendapatkan beberapa faedah yang tinggi sebab itu dan hikmah-hikmah berbobot nan luhur. Lalu 
aku mendapatkan ilham agar mencatat apa yang aku dalami itu pada sebuah buku, dan agar aku 
buat isi biografi perjalanan mereka sebagaimana telah dilakukan sebagian besar ulama. Maka aku 
posisikan ulama shufi dalam beberapa tingkatan dan ku beberkan beberapa tenda dalam 
kumpulan ini. Aku tertibkan nama mereka menjadi sepuluh tingkatan. Setiap seratus tahun satu 
tingkatan dan aku kumpulkan bintang-bintang seluruhnya bagaikan petunjuk bagi kebenaran dan 
penerang bagi kegelapan serta panah api bagi si pencuri “. (Al-Kawaiku Ad-Durriyyah fii Tarajimi 

ash-Shufiyyah halaman : 3-4, karya imam Abdur Raouf al-Manawi) 


Al-Imam Al-Kabir Abdul @ahir Al-Baghdadi berkata : 
0 lte Alt Reladely anal Jaat Of Al (5 Anual Iyadet LA0Ladriy Aini Jal Sel Olg C3 CA Ia Ja uya JSI hasil 
Pyaley Co gam Iga yaah Lyn lgnseld Ig oo ola mati Ig maut edi Ad adi la II HA ooh Hall y ...aidl 
Sr) al pad Stan pe Iga CA Jala le Kemal CA mel 0 Jajan Cd JS SAN, ready Kamal Ol 
#kem AiyS j3 Yg cela HB Ogan Y Cegad yh ABI oa Oy Eaadl Jai cmn de BAYI, 2 lal Jab 3 AS 
0 PA S3) RELA coy pake, Ale JI la AI d! ak petadakay tebal big nya 43an 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6528 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bai Jua 35 Ay slas ya An AI uas MMS) ale Gp 22! 
“ Fasal pertama dari fasal-fasal bab ini, tentang penjelasan kelompok-kelompok Ahlus sunnah 
waljama'ah. Ketahuilah, semoga Allah membuat kalian bahagia, sesungguhnya Ahlus sunnah 
waljama'ah ada delapan kelompok manusia..(hingga ucapan beliau). Kelompok ke enam di 
anatara mereka adalah orang-orang yang zuhud dan ahlis shufi yang mereka memandang dengan 
mata hati hingga mereka bisa berlaku sederhana, mereka mendapat ujian dan mereka mengambil 
pelajarannya. Mereka ridha dengan ketentuan dan legowo dengan hal yang ringan. Mereka ahli 
shufi mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertangung 
jawabannya dari kebaikan atau keburukan dan akan dihisab walau seberat biji atom pun. Maka 
mereke mempersiapkan diri dengan sebaik-baik bekal untuk hari kembali kelak dan ucapan 
mereka berjalan di dalam dua jalan ibarat dan isyarat berdasarkan karakter ahli hadits bukan 
orang yang menjual permainan hadits. Mereka beramal kebaikan tidak dengan pamer dan tidak 
meninggalkan kebaikan karena malu. Agama mereka Tauhid dan meniadakan Tasybih 
(penyerupaan) dan mazdhab mereka Tafwidh (menyerahkan makna) kepada Allah Swt, tawakkal 
dan penyerahan diri kepada perintah Allah. @onaah terhadap rezeki yang mereka dapat dan 
berpaling dari mengeluh atas-Nya. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan pada orang yang 
dikehendaki-Nya dan Allah maha memiliki keutamaan yang agung “. (Al-Farg bainal Firag halaman 
: 236) 


Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Ashfihani berkata : 
Heal Ujang Asean gala yaa CLS GA ya Kk La Jl Wltprly Jang j2 AL Kanal Ai Lah Al Uyanoel Ang Ul 
OP PAN Lay HARU Cm) Felonsall OB Uya Illai oya Aliab CA) inii) yaaah! oya Unikoal! PE Uya ea 
yag Onkarilly Unabasak! wa Day GI, P2 pall Baby GAN ALI Sg GL JII by UI sYI S6 
Sak USUS 9 IledI Badal 3d Unit, JUAN Gal 3 A Ongebah Ondel, ILASII yag Cr pamidl ya Se Jaa 
ves3 JUS AN 9 Rebllg pem! Randi oya peta Creatill G JLan II, Jill JS 3 SENI, akal Jal Olady Wild Jauaa ya 
Cai ya Bell Oleh 3 Ja JAN Bia Rony oya HAL MEI Bodi Aan 3 mali JSI Ae oa HASIL Je Lo, 
Les) UanjU , las ega Cerdas SL ye KASI Jp Uriioatal Andy odol Aa OUbUI BA de SI, 
CAN SAN amy opal! lali pad 3 WN 3), ilang Ie Lesslaly 


“ Selanjutnya, semoga Allah memperbagus taufigmu, maka sungguh aku telah memohon 
pertolongan kepada Allah Ta'ala dan menjawabmu atas apa yang engkau mau dari pengumpulan 
kitab yang mengandung nama-nama kelompok dan sebagian hadits dan ucapan mereka dari 
ulama hakikat dari orang-orang ahli tasawwuf, para imam dari mereka, penertiban tingkatan 
mereka dari orang-orang ahli ibadah sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan setelahnya 
dari orang yang memahami dalil dan hakikat. Menjalankan hal ihwal serta tharigah, bertempat di 
taman (ketenangan) dan meninggalkan ketergantungan. Berlepas dari orang-orang yang 
berlebihan dan orang-orang yang mengaku-ngaku, orang-orang yang berandai-andai dan dari 
orang-orang yang malas yang menyerupai mereka di dalam pakaian dan ucapan dan 
bertentangan pada mereka di dalam agidah dan perbuatan. Demikian itu ketika sampai padamu 
dari pemaparan lisan kami dan lisan ulama figih dan hadits di setiap daerah dan masa tentang 
orang-orang yang menisabatkan diri pada mereka adalah orang-orang fasig, fajir, suka mudah 
berkata mubah dan halal lagi kufur. Bukanlah menghalalkan dengan kedustaan, umpatan dan 
pengingkaran dengan celaan di dalam managib orang-orang baik pilihan dan perendahan dari 
derajat orang-orang suci lagi baik, akan tetapi di dalam menampakkan pelepasan diri dari orang- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6529 | 


orang pendusta dan pengingkaran atas orang-orang pengkhianat, bathil sebagai penyucian bagi 
orang-orang jujur dan keluhuran bagi orang-orang ahli hakikat. Seandainya kami tidak menyingkap 
kehinaan dan keburukan orang-orang yang mengingkari tasawwuf itu sebagai bagian dari agama, 
maka kami pasti akan menjelaskan dan mengupasnya sebagai penjagaan, karena salaf kami di 
dalam ilmu tasawwuf memiliki ilmu yang sudah tersebar dan nama yang masyhur “. (Mugoddimah 
Hilyah Al-Awliya, karya imam Al-Ashfihani) 


Al-Imam Al-Kabir Al-Mufassir An-Nadzdzar Abi Al- muzdhaffar Al-lsfirayaini berkata : 
MY Bgn ole: Ledlay blg oyaley ed pelan Uluy Aelahily Audi Jal slizel Ola G1 ybs ml OLI 3, 
AS 9, 23 9 Rel ya dad 3 ena SIS Ja Sao Ah AU Jd ya ILY S3 SU, FUEL, HUM ea led lah 
oa d3 ikan 3 denga P3 asa) RUU Gay 0 Il ya ka AE ya gali GAJI Aap pl S3 ay Aaniladall, 
Pp 4 pb IE yaa AAN SN ya petad mAt HS NA 0 IG RAI TA ya ega YK 
djas M3 4 adil Il peka) 6 GAN 0 Rata, € Jadi! O yamg pad Jl 6 And) IA Aeon 4 yak Uya Say 
A39 makai! oya GIS Jat ale Las 


Di bab ke-15 : Tentang penjelasan agidah Ahlus sunnah waljama'ah dan penjelasan kebanggaan 
serta kebaikan hal ihwal mereka. Fasal yang ke- 6 adalah : Ilmu Tasawwuf dan isyarat dan apa 
yang mereka miliki dari ilmu-ilmu yang lembut dan ilmu hakikat. Yang tidak akan mendapat bagian 
sedikitpun dari ilmu ini orang-orang ahli bid'ah bahkan mereka terhalang mendapatkan apa yang 
ada pada ulama tasawwuf dari ketenangan, manisnya ibadah, sakinah dan tuma'ninah. Abu 
Abdirrahman As-Salmi telah menyebutkan guru-guru mereka hampir mendekati seribu, 
mengumpulkan isyarat dan hadits mereka namun tak ditemukan satu pun dari mereka orang- 
orang ahli bid'ah seperti godariyyah, rowafidh dan khowarij. Bagaimana bisa tergambar pada 
mereka padahal ucapan ahli tasawwuf berputar pada taslim, tawakkal dan berlepas dari diri. Dan 
bertauhid dengan akhlak dan keinginan. Sedangkan ahlul bid'ah menisbatkan perbuatan dan 
keinginan, akhlak dan pennetuan pada diri mereka. Hal ini bertentangan dengan ahli hakikat dari 
sifat taslim dan tauhid “. (At-Tabshir fiddin halaman : 164, karya imam al-lsfirayaini) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0962. Belum sempurna keimanan hingga saling mencintai 


Mereka masih saja berkeyakinan (beri'tiyod) sebagaimana i'tigod ulama Ibnu Taimiyyah sebelum 
bertobat bahwa Allah Azza wa Jalla berada/bertempat di atas langit, meninggi atau melayang 
(tidak bersentuh) di atas “Arsy artinya Allah Azza wa Jalla berada/bertempat jauh'/tinggi di atas 
“Arsy karena “Arsy adalah ciptaanNya yang paling tinggi dan paling besar. 


Hakikat “di langit" “di atas” bukanlah dipahami sebagai tempat bagi Allah Azza wa Jalla namun 
sebagai padanan bagi Yang Maha Tinggi (Al “Aliy) dan Yang Maha Mulia (Al Jaliil) 


Allah ta'ala berfirman dalam hadist @udsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar 
r.a.: “Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu menampung Aku. Hanya hati orang 
beriman yang sanggup menerimanya.” 


Imam Sayyidina Ali ra mengatakan “Sesungguhnya Allah menciptakan "Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6530 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Sayyidina Ali ra mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid mutlak) alias Imam Mazhab yang empat, 
contohnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan 


OS Jas Yg 513 Gel Ale 334 Y) OS dil Jah OLS LAS AYI Ain (de yag OSN Gl USU Yg OLS Ibis al 
(24 u? 2 d sp es sll aan. Ata) salad! SE ailup 


“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 
Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithaf 
as-Sadah al-Muttagin..., j. 2, h. 24). 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan “Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan 
langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya, sebagaimana sebelum ada kata “di mana”. 
Dia tidak berubah dan tidak berpindah. Yang berubah dan berpindah adalah ciptaanNya. Dia 
sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. 


Allah Azza wa Jalla dekat tidak bersentuh dan jauh tidak berjarak. 
Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 


“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang “Aku” maka (jawablah) bahwasanya 
Aku adalah dekat'.( Al Bagarah (21:186 ). 


“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (AS. @aaf (501 :16 ) 
“Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)". (AS Al-Alag (961:19 ) 


Rasulullah bersabda yang artinya, “Saat yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya 
adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu.” (HR Muslim dari Abu Hurairah) 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya 
“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat” (AS Al-Wagi'ah 
(56: 85 ). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Awal, maka 
tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Mu, Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Akhir, maka tidak 
ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Yang Zhahir, maka tidak ada yang menutupi-Mu. Ya 
Allah, Engkaulah Tuhan Yang Bathin, maka tidak ada yang samar dari-Mu?”. (HR Muslim 4888) 


“Tidak ada yang menutupi-Mu”, “tidak ada yang samar dari-Mu" maknanya tidak ada atas, bawah, 
depan, belakang , kanan, kiri bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang sanggup 
membatasiNya. 


Manusia terhalang atau menghijabi dirinya sehingga tidak dapat melihat Rabb dengan hatinya 
adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6531 


sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati. Ketika bintik hitam memenuhi hati 
sehingga terhalang (terhijab) dari melihat Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan, “Sesungguhnya yang terhalang adalah anda, hai kawan. 
Karena anda sebagai manusia menyandang sifat jasad, sehingga terhalang untuk dapat melihat 
Allah. Apabila anda ingin sampai melihat Allah, maka intropeksi ke dalam, lihatlah dahulu noda 
dan dosa yang terdapat pada diri anda, serta bangkitlah untuk mengobati dan memperbaikinya, 
karena itu-lah sebagai penghalang anda. Mengobatinya dengan bertaubat dari dosa serta 
memperbaikinya dengan tidak berbuat dosa dan giat melakukan kebaikan" 


Mereka yang memperjalankan diri kepada Allah Azza wa Jlla sehingga mereka dapat bertemu 
dengan Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang membersihkan hati (tazkiyatun nafs) yang berarti 
mengosongkan dari sifat sifat yang tercela (takhalli) kemudian mengisinya dengan sifat sifat yang 
terpuji (tahalli) yang selanjutnya beroleh kenyataan Tuhan (tajjalli) atau mencapai muslim yang 
Ihsan atau mencapai muslim yang berma'rifat atau melihat Rabb dengan hatinya. 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. 
Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 
Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) 
Apakah Ihsan ? 

Wp S6 Ap 3 Un Sub ar ata db pass of JB SUS dh IL 6 J6 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6532 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah berma'rifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 
muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Mereka yang dekat dengan Allah atau mereka mendapat kemuliaan atau yang kembali ke sisi 
Allah yang Maha Mulia adalah mereka yang mengikuti cahayaNya atau petunjukNya yakni mereka 
yang mempergunakan akal galbu di jalan Allah dan RasulNya atau dengan kata lain adalah 
manusia yang bertagwa. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu? (Al-Hujuraat (491: 13 ) 


Indikator manusia bertagwa adalah minimal menjadi muslim berakhlakul atau muslim yang sholeh 


Mereka yang mulia dan di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka yang istigomah di jalan yang lurus, 
mereka yang telah diberi ni'mat , mereka hanyalah terdiri dari 4 golongan manusia yakni para Nabi 
(yang utama adalah Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 
“Tunjukilah kami jalan yang lurus” (AS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 

Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi , menjadi kekasih Allah (wali Allah) dengan mencapai 
shiddigin dan bermacam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/20111/09/28/magom-wali-allah/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6533 ) 


menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Mereka yang jauh dari Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang berpaling dari Allah atau mereka 
yang memperturutkan hawa nafsu atau mereka yang berakhlak tidak baik. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah..” (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Mereka yang semakin jauh dariNya adalah mereka yang berilmu tapi tidak mendapatkan hidayah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Mereka yang semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang berilmu namun 
terjerumus kekufuran dalam i'tigod. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Mereka menjadi kafir sebagaimana yang diuraikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam 
Sayyidina Ali ra dalam riwayat berikut. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Mereka menjadi kafir sehingga mereka mempunyai rasa permusuhan kepada orang-orang 
beriman dan berkasih sayang dengan orang kafir. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Mereka mempunyai rasa permusuhan sehingga mereka memerangi orang beriman adalah mereka 
yang memahami Al @ur'an dan As Sunnah dengan akal pikirannya sendiri. Mereka mengada-ada 
atau membuat perkara baru (bid'ah) dalam perkara larangan maupun kewajiban yang merupakan 
hak Allah ta'ala menetapkanNya 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Perkara kewajiban dan larangan adalah hak Allah ta'ala menetapkannya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 


Jika ulama berfatwa dalam perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), perkara larangan (dikerjakan 
berdosa) dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) wajib berlandaskan dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Mereka membuat-buat larangan yang tidak pernah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla maupun oleh 
RasulNya. Mereka membuat larangan berdasarkan akal pikirannya yakni berdasarkan kaidah 
yang tidak berdasarkan Al Guran dan As Sunnah yakni “LAU KAANA KHOIRON LASABAGUNA 
ILAIHI” (Seandainya hal itu baik, tentu mereka, para sahabat akan mendahului kita dalam 
melakukannya). Kesalahpahaman kaidah ini telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/08/lau-kaana-khoiron/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/04/apa-kaitannya/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/04/20/jika-itu-baik/ 
Mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana yang dialami oleh mufti mesir Profesor Doktor 
Ali Jum'ah yang mempertahankan fatwa bahwa Nigab ( Cadar / Purdah) adalah suatu kebiasaan 
yang di bolehkan dan bukan merupakan satu kewajiban (ditinggalkan berdosa) sebagaimana 
kesepakatan jumhur ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat bagi 
perempuan. Hal ini diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/ 
hukum-penutup-muka/ 
Andaikan Nigab ( Cadar / Purdah) sebuah perkara syariat atau kewajiban yang jika ditinggalkan 
berdosa maka akan bertentangan dengan larangan menutup muka ketika ihram bagi kaum wanita. 
Adalah hal yang mustahil dalam perkara syariat ada yang saling bertentangan. 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6535 | 


PI Uta “3 me AT Pa ws ee DE I4 OT Ai 0g pas Ioi 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana perintah ulama mereka dalam kitabnya berjudul 
“al-Majmu' al-mufid min “Agidati al Tauhid” hal. 55 


velg dye IeliUaS Of Jd HIU Ugale #ianai Ah pall all ola le el peta Al erik II SANA mia 


“Tidak berguna Islam kalian sebelum kalian mengumumkan perang terhadap torikoh sufi dan 
kalian membantainya, perangilah mereka sebelum memerangi yahudi dan majusi" 


Perintah yang diada-adakan (bid'ah) yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 
maupun tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tentang kaum sufi 
telah dijelaskan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/07/kaum-sufi/ dan 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/29/masuk-surga/ Sedangkan tentang amalan dan 
konsep dasar tasawuf telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/amalan-dasar-tasawuf/ 

Contoh lain mereka “memerangi” orang beriman sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada 
http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html — atau pada 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. (As. Al-Hujjarat :10) 


“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (OS Al Ma'iadah (51:54) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0963. Seharusnya mereka menjadi kiblat ilmu 


Malapetaka telah terjadi, para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi yang seharusnya menjadi 
kiblat ilmu kaum muslim namun mereka boleh jadi terkena hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) oleh kaum Zionis Yahudi melalui pusat-pusat kajian Islam yang mereka dirikan atau 
melalui ulama yang “dibentuk” atau dipengaruhi oleh mereka. 


Kaum Yahudi , pada masa kini lebih dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan 
lucifier, freemason atau iluminati adalah mereka yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan- 
syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 


Telah dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya “Dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6536 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab 
Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir)” (AS Al 
Bagarah (2): 101-102 ) 


Pada hakikatnya kaum Zionis Yahudi adalah pengikut syaitan yang dimurkai oleh Allah Azza wa 
Jalla. Kaum Zionis Yahudi berupaya menjerumuskan manusia kedalam kekufuran. 


Kaum Zionis Yahudi telah berhasil mensesatkan kaum nasrani. 


Salah satunya adalah Paulus (Yahudi dari Tarsus), pengikut Rasul setelah “bertobat” , yang 
mengubah esensi dasar kekristenan. Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh seluruh 
gereja yang menghargai santo, termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, dan 
beberapa denominasi Lutheran. Dia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang- 
orang bukan Yahudi, dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal Gereja, 
dan merupakan pendiri kekristenan bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya menjadi 
bagian penting Perjanjian Baru. Banyak yang berpendapat bahwa Paulus memainkan peranan 
penting dalam menjadikan Kristen sebagai agama yang berdiri sendiri alias “agama turunan”, dan 
bukan sebagai sekte dari Yudaisme. 


Kaum Yahudi, pada zaman Rasulullah berusaha untuk mengadu domba manusia yang telah 
bersyahadat sehingga timbul perselisihan sebagaimana kisah suku Aus dan Khajraj. 


Pada masa Jahiliyah kedua suku tersebut saling bermusuhan dan berperang selama 120 tahun. 
Setelah mereka memeluk Islam Allah menyatukan hati mereka sehingga mereka menjadi 
bersaudara dan saling menyayangi. 


Ketika orang-orang Aus dan Khajraj sedang berkumpul dalam satu majlis, kemudian ada seorang 
Yahudi yang melalui mereka, lalu ia mengungkit-ungkit permusuhan dan peperangan mereka pada 
bani Bu'ats. Maka permusuhan diantara kedua suku tersebut mulai memanas kembali, kemarahan 
mulai timbul, sebagian mencerca sebagian lain dan keduanya saling mengangkat senjata, lalu 
ketegangan tersebut disampaikan kepada Nabi shallallahu alaihi wa salam. 


Kemudian Beliau mendatangi mereka untuk menenangkan dan melunakkan hati mereka, seraya 
bersabda: “Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah, sedang aku masih berada di tengah- 
tengah kalian?.” Lalu beliau membacakan Ali Imron ayat 103 yang artinya, Dan berpeganglah 
kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah kamu bercerai 
berai , dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia 
(Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu 
diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”. Setelah itu mereka menyesal atas apa 
yang telah terjadi dan berdamai kembali seraya berpeluk-pelukan dan meletakan senjata masing- 
masing. 


Kaum Zionis Yahudi menjerumuskan kaum muslim kedalam kekufuran melalui cara mendalami Al 
Gur'an dan As Sunnah dengan pemahaman secara ilmiah atau pemahaman secara dzahir 
(pemahaman apa yang tersurat) karena mereka tidak mungkin mendapatkan pemahaman secara 
hikmah (pemahaman apa yang tersirat). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6537 ) 


Pemahaman secara hikmah hanya dikaruniakan Allah kepada manusia yang dikehendakiNya 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


Sedangkan kaum Zionis Yahudi bukanlah kaum yang dikehendakiNya melainkan kaum yang 
dimurkaiNya 


Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, "Kaum Yahudi.' 
Saya bertanya tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal 'bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.' Dan bertanya ihwal 'bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat." 


Tujuan kaum Zionis Yahudi adalah menjadikan mereka sebagai teman dan pemimpin dunia. 


Firman Allah Azza wa Jalla : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu 
kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan 
(pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang 
mereka mengetahui". (AS Al Mujaadilah (58/:14 ) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah...” (As. Ali-Imran : 28) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Salah satu cara fitnah/hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilakukan oleh kaum 
Zionis Yahudi agar kaum muslim terjerumus kedalam kekufuran dan timbulnya perselisihan di 
antara sesama muslim adalah dengan mengangkat kembali pemahaman ala pemahaman ulama 
Ionu Taimiyyah. 


Timbul perselisihan di antara sesama muslim dengan cara mengangkat kembali pemahaman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ulama Ibnu Taimiyyah dalam dua sisi yang berlawanan. Sisi pertama adalah sebagaimana 
pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ditandai mereka membenci 
berkelompok atau berorganisasi atau berjamaah minal muslim. Sisi kedua adalah sebagaimana 
pemahaman ulama Jamaludin Al-Afghany bersama muridnya ulama Muhammad Abduh dan 
dilanjutkan oleh ulama seperti ulama Rasjid Ridha ditandai mereka tidak membenci berkelompok 
atau berorganisasi atau berjama'ah minal muslimin dan dikenal dengan upaya pergerakan 
(harakah) atau perpolitikan (siyasi). 


Contoh perselisihan diantara dua sisi pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dengan adanya fatwa 
ketua Lajnah Daimah, Ulama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Salafi Wahabi) tentang Ikhwanul 
Muslimin, sebagaimana yang dapat kita ketahui dalam tulisan pada 


http://nasihatonline.wordpress.com/2010/09/24/fatwa-fatwa-ulama-ahlus-sunnah-tentang- 
kelompok-kelompok-islam-kontemporer/ Contoh lainnya telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/21/penyebab-perselisihan/ 


Namun kedua-dua jalur pemahaman tersebut telah dihasut untuk tidak lagi metaati atau mengikuti 
pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang 
empat. Mereka dihasut untuk memahami Al Guran dan As Sunnah dengan akal pikiran sendiri. 


Hal serupa, kaum Zionis Yahudi menghasut kaum liberalisme untuk memahami Al @ur'an dan As 
Sunnah dengan akal pikiran sendiri, yang dikatakan oleh mereka sebagai pemahaman yang 
menyesuaikan dengan keadaan zaman (modernisasi/pembaharuan) atau pemahaman bersifat 
pragmatis (kepentingan). Sebagaimana contoh diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2010/04/28/mengangkat-taimiyah/ 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Para penguasa dinasti Saudi dan para ulama menyusun kurikulum pendidikan agama 
bekerjasama dengan Amerika yang dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi sebagaimana yang 
telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2011/02/07/ 
muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al 
Mukarromah, menyampaikan bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) 
cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah 
(aliran—aliran tasawuf) adalah syirik dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama!/ 

Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi tidak lagi mengikuti pemahaman para pemimpin 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi 
(mengaji) langsung kepada Salafush Sholeh. Mereka lebih menyandarkan kepada ulama-ulama 
yang memahami Al @uran dan As Sunnah dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara 
muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara 
ilmiah). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6539 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 


1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 
2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) ditimbulkan dari kesalahpahaman misalkan kesalapahaman 
tentang bid'ah yang dapat menjerumuskan kedalam kekufuran sebagaimana yang diuraikan dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/06/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 
atau kesalahpahaman berakibat pengingkaran hadits Rasulullah sebagaimana contoh yang 


diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak-cukup! 


Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya berakibat terjerumus kedalam 
kekufuran. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Ulama-ulama terdahulu juga telah memperingatkan agar menghindari kitab-kitab ulama Ibnu 
Taimiyyah karena pemahamannya telah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab yang Empat, 
sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf maupun pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/07/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 

Begitu juga ulama-ulama negeri kita telah memperingatkan kita untuk meninggalkan pemahaman 
Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya seperti contohnya Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabavi, 
ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, 
sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut Syaikh 
Ahmad Khatib Minangkabau, ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah, Ibnu @oyyim al Jauziah 
dan Muhammad bin Abdul Wahhab telah keluar daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6540 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan dan menyalahi pemahaman para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias 
Imam Mazhab. Antara lain tulisannya ialah “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi Syubhati man 
gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' dan lain-lain. 


Kaum Zionis Yahudi menghasut (ghazwul fikri) kaum muslim agar berijtihad masing-masing 
terhadap Al Guran dan Hadits tanpa memperdulikan kompetensi, dipergunakanlah semangat ” 
mendobrak” pintu ijtihad ala ulama Ibnu Taimiyah walaupun beliau tidak dikenal sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak. 


Mereka merasa mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun pada kenyataannya mereka tidak 

lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu Taimiyyah , ulama Ibnu Goyyim 

Al Jauziah (pengikut Ibnu Taimiyyah), ulama Muhammad bin Abdul Wahhab (pengikut Ibnu 

Taimiyyah, pendiri sekte Wahabi) dan seperti ulama Al Albani (pengikut Muhammad bin Abdul 

Wahhab) dan para pengikutnya. 

Hal yang harus kita ingat bahwa mereka bukanlah pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 

Mutlak) sehingga pemahaman mereka tidaklah patut diikuti 

Bahkan ulama Al Albani (pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab) ada mengingkari hadits 

sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/221 

tidak-cukup/ dan pengingkarannya terhadap hadits-hadits lain diuraikan dalam tulisan pada http:// 

mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/inilahahlussunnahwaljamaah.pdf 

Pada hakikatnya mereka mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah sebagaimana ulama 

Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana yang diriwayatkan dalam tulisan pada http:// 

arisandi.com/?p-964 berikut kutipannya 

“awal kutipan 
Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya 


Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat 
terkenal. 


kekk 


Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh 
Muhammad bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam 
aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa 
hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan 
kejayaan Ibnu Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu. 


Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke 
Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, 
terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, figh dan usul fighnya, gramatika (ilmu gawa'id) 
dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua. 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan. 


Kekek kekkk 


akhir kutipan 


Memang ulama Ibnu Taimiyyah membaca Al Guran , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, 
Musnad, lalu ulama Ibnu Taimiyyah pun berjtihad dengan pendapat beliau. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6541 | 


Apa yang ulama Ibnu Taimiyyah katakan tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah 
hasil ijtihad dan ra'yu beliau sendiri. 


Sumbernya memang Al Auran dan As Sunnah, tapi apa yang ulama Ibnu Taimiyyah sampaikan 
semata-mata lahir dari kepala beliau sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula 
salah. Kemungkinan salahnya semakin besar jika yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad) 
tidak dikenal oleh jumhur ulama berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa apa yang 
beliau pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang ulama Ibnu 
Taimiyyah pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah 
masalah namun ketika apa yang ulama Ibnu Taimiyyah pahami dan sampaikan tidak sesuai 
dengan pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah 
terhadap para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasehat kepada kaum muslim bila telah terjadi 
fitnah antara lain 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan' 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asyari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, 'Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman'. Dalam kitab 
Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat al-Maidah, 
Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, tetapi ini untuk 
dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ar!. 


Para Habib dan para Sayyid , keturunan cucu Rasulullah, telah menyarankan merubah kiblat ilmu 
kepada para ulama Hadramaut, Yaman dan ulama-ulama yang istigomah mengikuti apa yang 
telah disampaikan pemimpin ijtihad kaum muslim 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6542 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(imam mujtahid mutlak) alias Imam Mazhab yang empat. 


Kita telah mendapatkan perselisihan karena perbedaan pamahaman. Oleh karenanya marilah kita 
kembalikan kepada Al Guran dan As Sunnah. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya". (AS An Nisaa (41:59 ) 


Permasalahannya adalah mengembalikan berdasarkan pemahaman siapa ? 


Kita ikuti Sunnah Rasulullah bahwa jika kita mendapatkan perselisihan karena perbedaan 
pemahaman / pendapat maka agar selamat dari kesesatan kita disuruh untuk mengikuti as-sawad 
al a'zham atau mengikuti kesepakatan jumhur ulama 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka 
ikutilah as-sawad al a'zham (jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jamaah adalah 
Sawadul A'dzam. 


Kemudian diceritakan dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang 
yang bertanya kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jamaah, karena 
Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. 
Dan dalam hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia 
berpecah belah menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. 
Hindarilah semua firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam 
keburukan”. 


Jangan sekali-kali mengikuti pemahaman sebuah sekte atau kelompok yang menyempal dari 
kaum muslimin walaupun mereka mengaku-aku sebagai yang dimaksud al ghuroba karena boleh 
jadi mereka adalah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai “orang muda” bagaikan meluncurnya 
anak panah dari  busurnya. Selengkapnya dalam tulisan — pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/orang-orang-muda/ 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "hendaklah kamu 
selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka" 


Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? 


Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun 
kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. (Riwayat 
Bukhari V1615-616, XIII/35. Muslim X11/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. Ibnu Majah 
no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad V/386-387 
dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399) 


Ciri-ciri ulama yang pemahamannya menyebabkan perselisihan telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/19/ciri-ciri-mereka! 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6543 


Dari dahulu sampai sekarang , jumhur ulama telah sepakat bahwa ulama yang berkompetensi 
sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) adalah para Imam Mazhab yang 
empat. Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang berempat namun pada akhirnya 
pendapat / pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau tidak menyeluruh sehingga 
kaum muslim mencukupkannya pada Imam Mazhab yang empat. Contoh ulama yang masih 
berpegang teguh kepada pemahaman/pendapat Imam Mazhab adalah Mufti Mesir Profesor 
Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 

Gigitlah As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad 
(Imam Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. Janganlah memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri atau mengikut pemahaman ulama yang tidak dikenal berkompetensi sebagai 
Imam Mujtahid Mutlak. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”"Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 

Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits 

Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Kita memahami Al @uran dan As Sunnah berdasarkan apa yang kita dengar dari apa yang 
disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang tersambung dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan bertalaggi (mengaji) dengan ulama bersanad 
ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al @uran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al Guran 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 


Hal yang akan ditanyakan seperti 


Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6544 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu ? 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh dari 
orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina Muhammad bin 
Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya. 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 

1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 

2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 

3. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 

4. A-lmam Malik bin Anas ra 

5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 
Al Imam Syafi'i ra mendapatkan penjelasan Al Guran dan As Sunnah dari lisannya Al-Imam Malik 
bin Anas ra, 
Al-Imam Malik bin Anas ra mendapatkan penjelasan Al @uran dan As Sunnah dari lisannya Al- 
Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra, 
Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra mendapatkan penjelasan Al @ur'an dan As Sunnah dari 
lisannya Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra, 
Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra mendapatkan penjelasan Al @ur'an dan As Sunnah 
dari lisannya Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 


Salah satu cara mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru adalah dengan mengikuti 
pendapat/pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang empat dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 


Ulama yang tidak mau bermazhab , pada hakikatnya telah memutuskan rantai sanad ilmu atau 
sanad guru, berhenti pada akal pikirannya sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa nafsu atau 
kepentingan. 


Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 

0964. Tanda tanda seorang muslim telah beragama 
dengan baik dan benar 

Secara kasat mata kaum Zionis Yahudi merusak akhlak kaum muslim melalui pornografi, narkotika 


dan miras, liberalisme, gaya hidup bebas, gaya hidup individu termasuk nasionalisme, hedonisme, 
dll 


Nasionalisme 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6545 | 


Nasionalisme adalah individualisme dalam skala negara. Kaum muslim dibatasi oleh negara. Jadi 
bisa saja antara dua negara seperti Indonesia dengan Malaysia berperang padahal yang 
berperang adalah sama-sama muslim. 


Dahulu kita “terikat” pada kesatuan dalam agidah (agidah state) atau jama'atul muslimin (jama'ah 
kaum muslim) dan berakhir pada masa kekhalifahan Turki Ustmani. 


Sebuah episode sejarah keemasan Turki saat dipimpin oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II di 
awal abad ke-20. Saat itu Theodore Hertzl, pemimpin Gerakan Zionis Internasional, mendatangi 
Abdul Hamid untuk meminta agar Turki Utsmani mau membagi sebagian tanah Palestina untuk 
dijadikan negara Israel. 


Permintaan Hertzl ini disertai dengan bujuk rayu dan janji, jika keinginannya dituruti maka Turki 
dan juga Sultan Abdul Hamid II akan diberi hadiah sangat besar oleh gerakan Zionis Internasional. 


Namun dengan sikap tegas Abdul Hamid mengusir Hertzl seraya berkata, “Turki tidak akan pernah 
sekali pun menyerahkan Tanah Palestina kepada kamu hai orang-orang Yahudi. Tanah Palestina 
bukanlah milik Turki, melainkan milik seluruh umat Islam dunia. Jangan bermimpi bisa menginjak 
Tanah Palestina selama saya masih hidup!" 


Sebab itu, Hertzl dan para tokoh Zionis lainnya merancang suatu konspirasi untuk menghancurkan 
kekhalifahan Islam Turki Utsmani sehingga kekhalifahan ini benar-benar ambruk pada tahun 1924 
dan Turki pun diubah menjadi negeri Sekuler. 


Keberakhiran kekhalifahan pada dasarnya karena terpengaruh paham individualisme yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 


Paham individualisme untuk memecah belah umat Islam atau upaya meruntuhkan Ukhuwah 
Islamiyah. Kita telah terpecah belah ke dalam beberapa wilayah atau negara atau kesatuan dalam 
negara (nation state) yang dikenal dengan propaganda nasionalisme. Salah satu hasutan kaum 
Zionis Yahudi adalah menumbuhkan nasionalisme Arab 


Secara perlahan namun pasti, “lembaga-lembaga pengkajian” yang dipimpin para orientalis Barat 
ini meracuni pemikiran umat Islam Turki. Para orientalis menjelek-jelekkan sistem Islam dan 
membangga-banggakan sistem nasionalisme. Dari sinilah lahir gerakan nasionalisme Arab. 
Jenderal Allenby mengirim seorang perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
ke Hijaz untuk menemui para pemimpin di sana. TE. Lawrence ini diterima dengan sangat baik 
dan seluruh hasutannya di makan mentah-mentah oleh tokoh-tokoh Hijaz. Maka orang-orang dari 
Hijaz ini kemudian membangkitkan nasionalisme Arab dan mengajak tokoh-tokoh pesisir Barat 
Saudi untuk berontak terhadap kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmaniyah, dan setelah itu 
mendirikan Kerajaan Islam Saudi Arabia. 


Paham nasionalisme adalah paham individualisme dalam skala besar yakni skala negara. 


Dengan terhasut paham nasionalisme (individualisme skala besar) mengakibatkan “keadaan 
perang” di negara atau wilayah saudara muslim lainnya seperti di Palestina, Afghanistan, dll, tidak 
dianggap atau dirasakan sebagai keadaan perang di negara kaum muslim lainnya. 


Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang 
mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada 
salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut 
merasakan sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Sehingga sebagian penguasa negeri yang mengaku beragama Islam , tidak merasa bersalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6546 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menjadikan Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi, kaum yang dimurkai Allah Azza wa 
Jalla sebagai “teman kepercayaan”, penasehat, pelindung. 


Firman Allah Azza wa Jalla 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahufr'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah...” (As. Ali-Imran : 28) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Jadi pada hakikatnya penguasa negeri yang mengaku memerintah dengan berlandaskan syariat 
Islam atau pemerintahan Islami, tidak sepenuhnya berlandaskan syariat Islam. Contohnya mereka 
masih menjadikan kaum kafir sebagai “pemimpin” mereka seperti dalam PBB. 


Peringatan telah disampaikan kepada kaum muslim, sebagaimana sabda Rasulullah yang 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu 
kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari pada orang tersebut, 
maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim) 


Hedonisme 


Hedonisme adalah menuhankan kesenangan, keyakinan bahwa kesenangan atau kenikmatan 
merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. 


Dengan hedonisme menjadikan negara Indonesia sebagai tujuan pertama untuk meluncurkan / 
memasarkan produk HP Nokia dan produk-produk gaya hidup lainnya. 


Hedonisme, manusia membeli produk tidak sekedar memenuhi fungsi atau kebutuhan namun rasa 
kebanggaan / gaya hidup 


Lihatlah kenapa orang membeli kendaraan Toyota Alphard sedangkan dengan Toyota Innova saja 
sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi fungsi atau kebutuhan. 


Lihat pula hedonisme disekelililng Makkah al Mukarromah, boleh jadi orang kafir tidak ada sekitar 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6547 ) 


itu namun produk-produk orang kafir merajalela disana menawarkan kesenangan dan kenikmatan. 
Begitupula fasilitas penginapan dengan kamar yang luas, mewah, glamour , menjanjikan 
kesenangan dan kenikmatan. Berapa banyak devisa yang mengalir ke negara-negara kaum kafir 
dan tentu dengan devisa yang mereka peroleh dapat untuk membeli "peluru" pembunuh kaum 
muslim diberbagai negara kaum muslim ? 


Hedonisme adalah lawan dari Zuhud 


Dari Abul Abbas — Sahl bin Sa'ad As-Sa'idy — radliyallahu “anhu, ia berkata: Datang seorang 
laki-laki kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dan berkata: “Wahai Rasulullah! 
Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku beramal dengannya aku dicintai oleh Allah dan 
dicintai manusia.” Maka Rasulullah menjawab: “Zuhudlah kamu di dunia niscaya Allah akan 
mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia niscaya mereka akan 
mencintaimu.” (Hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya). 


Ibnu Mas'ud ra. melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur di atas kain tikar yang lusuh 
sehingga membekas di pipinya, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah saw., bagaimana kalau 
saya ambilkan untukmu kasur?” Maka Rasulullah saw. menjawab, "Untuk apa dunia itu! Hubungan 
saya dengan dunia seperti pengendara yang mampir sejenak di bawah pohon, kemudian pergi 
dan meninggalkannya.” (HR At-Tirmidzi) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti 
atas kalian, tetapi aku takut pada kalian dibukakannya dunia bagi kalian sebagaimana telah dibuka 
bagi umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba- 
lomba, dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka.” (Muttafagun 
alaihi) 

Hedonisme menyebabkan orang melakukan korupsi 

Wartawan : kenapa anda melakukan korupsi ? 

Koruptor : loh memang siapa yang membiayai Black Berry saya 


Coba tanyakan kepada koruptor, mafia hukum/pengadilan, penguasa negeri yang mengaku 
muslim namun memimpin tidak adil, penguasa negeri mengaku muslim namun berteman dengan 
Amerika (kaum Zionis Yahudi), penguasa negeri mengaku muslim namun berdusta (antara 
ucapan dengan kenyataan berbeda) kepada rakyatnya, apakah mereka takut siksa neraka ? 


Pasti jawaban mereka adalah takut siksa neraka 
Namun seolah-olah mereka mengatakan , itu kan nanti, jadi bagaimana nanti saja. 


Begitu juga kita lihat adanya demo dengan diikuti pengrusakan pos polisi yang dilakukan oleh 
mahasiswa sebuah universitas Islam, mereka menggunakan tutup kepala berwarna hijau 
kesukaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Kita lihat adanya pengrusakan pondok pesantren di Madura walaupun pemahaman mereka salah 
paham. 
Apa yang salah ? 


Setelah kami kaji dan analisa selama ini , kesimpulannya adalah mereka tidak lagi menjalankan 
tasawuf dalam Islam atau mereka tidak mendapakan pengajaran tasawuf dalam Islam. Walaupun 
mereka takut siksa neraka namun mereka tidak takut bahwa Allah Azza wa Jalla melihat sikap dan 
perbuatan mereka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6548 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”Berusahalah engkau menjadi seorang 
yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil 
salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. 
Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak 
dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak 
mahu mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 

Begitupula dengan nasehat Imam Malik ra bahwa menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak 
dan menjadi manusia berakhlak baik 

Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 


mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” . 


Sejak dahulu kala di perguruan tinggi Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menceritakan 
kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan dilema, antara jauhnya 
standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya sistem pendidikan. Dilema sistemik 
ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah 
ruang kelas, dimana para murid hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. 
Selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan- 
akhlak/ 

Tasawuf adalah jalan (tharigat) untuk mencapai muslim yang Ihsan 


Jalan menelusuri jalan (tharikat) yang telah dilalui oleh Rasulullah, dimulai dengan Beliau 
berkhalwat (mengasingkan diri dari keramaian) dan bertahanuts (perenungan/kontemplas diri) di 
gua hira. Kemudian Beliau menerima wahyuNya tentang perkara syariat , syarat untuk menjadi 
hamba Allah yang berisikan perintahNya dan laranganNya. Kemudian setelah syarat dipenuhi/ 
dijalankan maka dilakukanlah perjalanan diri melalui magom-magom hakikat hingga sampai 
(wushul) kepada Allah Azza wa Jalla. menjadi muslim yang Ihsan atau muslim yang bermarrifat, 
muslim yang menyaksikan Allah Azza wa Jalla. 
Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. 
Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 
Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) 
Apakah Ihsan ? 

Bp BA SU na UI AG Us dh AS Of I8 MUI Gd IG JG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6549 | 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah berma'rifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 
muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Amalan dan konsep dasar tasawuf telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/amalan-dasar-tasawuf! 

Pada hakikatnya kekasih Allah atau Wali Allah adalah muslim yang Ihsan (ihsan artinya baik/ 
terbaik). Kekasih Allah atau Wali Allah berbagai tingkatan (magom / derajat). Minimal adalah 
muslim yang sholeh atau muslim yang berakhlakul karimah 


Kekasih Allah atau Wali Allah adalah muslim yang disisiNya 


Hanya 4 golongan manusia yang disisiNya yakni para Nabi (yang utama Rasulullah), para 
Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh 


Firman Allah ta'ala yang artinya 
“Tunjukilah kami jalan yang lurus” (AS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (AS Al Fatihah (11:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 

Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi , menjadi kekasih Allah (wali Allah) dengan mencapai 
shiddigin dan bermacam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011109/28/magom-wali-allah/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6550 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Jadi indikator seorang muslim telah beri'tigod, beragama dengan baik dan benar adalah minimial 
menjadi muslim yang sholeh atau muslim yang berakhlakul karimah 


Berdustalah mereka yang mengatakan ittiba' li Rasulihi , pengikut Rasulullah ataupun mengaku- 
aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun tidak berakhlakul karimah. Mereka lupa 
kenapa disebut Salaf yang Sholeh dan tentu karena ada Salaf yang tidak sholeh. Pembagian atau 
periodisasi ulama Salaf dan ulama khalaf tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah maupun oleh 
Salafush Sholeh. Pembagian atau periodisasi ini ditengarai adalah bagian dari hasutan atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi untuk memecah belah umat Islam. 
Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/27!salaf- 
dan-khalaf/ 


Salafush Sholeh artinya kaum muslim terdahulu yang sholeh pada masa tiga generasi. Namun 
harus kita ingat bahwa kaum muslim baik ulama salaf maupun ulama khalaf (ulama kemudian / 
ulama setelah tiga generasi) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi muslim yang 
sholeh atau muslim disisiNya, generasi tidak membatasi untuk menjadi sholeh. 


Kesimpulannya, cara lain kaum Zionis Yahudi merusak akhlak kaum muslim adalah dengan 
menjauhkannya dari tasawuf dalam Islam. 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis sebuah buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Para penguasa dinasti Saudi dan para ulama menyusun kurikulum pendidikan agama 
bekerjasama dengan Amerika yang dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi sebagaimana yang 
telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2011102/07/ 
muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al 
Mukarromah, menyampaikan bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6551 | 


cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah 
(aliran—aliran tasawuf) adalah syirik dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama/ 

Bahkan seorang ulama yang merupakan dosen di Universitas Islam Madinah menuliskan pada 
kitabnya berjudul “al-Majmu' al-mufid min “Agidati al Tauhid” hal. 55 


velg 2 yaa Ie OT Jd III Ugale eiarai Ah all Sal oa le el peta OA erik ISI SALA mia 


“Tidak berguna Islam kalian sebelum kalian mengumumkan perang terhadap torikoh sufi dan 
kalian membantainya, perangilah mereka sebelum memerangi yahudi dan majusf 


Mereka adalah contoh ulama korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 
Zionis Yahudi. Seharusnya mereka menjadi kiblat ilmu sebagaimana yang telah diuraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/30/kiblat-ilmu/ 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. (As. Al-Hujjarat :10) 


“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (OS Al Ma'iadah (51:54) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0965. Tegakkan Ukhuwah Islamiyah dengan bermazhab 


Dahulu kita “terikat” pada kesatuan dalam agidah (agidah state) atau jama'atul muslimin (jama'ah 
kaum muslim) dan berakhir pada masa kekhalifahan Turki Ustmani. 


Sebuah episode sejarah keemasan Turki saat dipimpin oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II di 
awal abad ke-20. 


Saat itu Theodore Hertzl, pemimpin Gerakan Zionis Internasional, mendatangi Abdul Hamid untuk 
meminta agar Turki Utsmani mau membagi sebagian tanah Palestina untuk dijadikan negara 
Israel. Permintaan Hertzl ini disertai dengan bujuk rayu dan janji, jika keinginannya dituruti maka 
Turki dan juga Sultan Abdul Hamid Il akan diberi hadiah sangat besar oleh gerakan Zionis 
Internasional. 


Namun dengan sikap tegas Abdul Hamid mengusir Hertzl seraya berkata, “Turki tidak akan pernah 
sekali pun menyerahkan Tanah Palestina kepada kamu hai orang-orang Yahudi. Tanah Palestina 
bukanlah milik Turki, melainkan milik seluruh umat Islam dunia. Jangan bermimpi bisa menginjak 
Tanah Palestina selama saya masih hidup!" 


Sebab itu, Hertzl dan para tokoh Zionis lainnya merancang suatu konspirasi untuk menghancurkan 
kekhalifahan Islam Turki Utsmani sehingga kekhalifahan ini benar-benar ambruk pada tahun 1924 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6552 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan Turki pun diubah menjadi negeri Sekuler. 


Keberakhiran kekhalifahan pada dasarnya karena terpengaruh paham individualisme dalam skala 
negara (nasionalisme) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Paham nasionalisme untuk 
memecah belah umat Islam atau upaya meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah. Kita telah terpecah 
belah ke dalam beberapa wilayah atau negara atau kesatuan dalam negara (nation state) yang 
dikenal dengan propaganda nasionalisme. Salah satu hasutan kaum Zionis Yahudi adalah 
menumbuhkan nasionalisme Arab. 


Secara perlahan namun pasti, lembaga-lembaga kajian Islam yang didirikan para orientalis Barat 
(kaum Zionis Yahudi) ini meracuni pemikiran umat Islam Turki. Para orientalis menjelek-jelekkan 
sistem Islam dan membangga-banggakan sistem nasionalisme. Dari sinilah lahir gerakan 
nasionalisme Arab. 


Jenderal Allenby mengirim seorang perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
ke Hijaz untuk menemui para pemimpin di sana. TE. Lawrence ini diterima dengan sangat baik 
dan seluruh hasutannya di makan mentah-mentah oleh tokoh-tokoh Hijaz. Maka orang-orang dari 
Hijaz ini kemudian membangkitkan nasionalisme Arab dan mengajak tokoh-tokoh pesisir Barat 
Saudi untuk berontak terhadap kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmaniyah, dan setelah itu 
mendirikan Kerajaan Islam Saudi Arabia. 


Paham nasionalisme adalah paham individualisme dalam skala besar yakni skala negara. Dengan 
terhasut paham nasionalisme (individualisme skala besar) mengakibatkan “keadaan perang” di 
negara atau wilayah saudara muslim lainnya seperti di Palestina, Afghanistan, dll, tidak dianggap 
atau dirasakan sebagai keadaan perang di negara kaum muslim lainnya. 


Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang 
mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada 
salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut 
merasakan sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Bahkan bisa saja terjadi karena nasionalisme, antara dua negara seperti Indonesia dengan 
Malaysia berperang padahal yang berperang adalah sama-sama muslim. 


Lawrence selain menghasut paham nasionalisme untuk meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah, dia 
menyelidiki dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam 
terletak kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat 
tasawuf. Lawrence mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis 
sebuah buku yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam 
berbagai bahasa dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Salah satu cara fitnah atau hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilakukan oleh 
kaum Zionis Yahudi agar timbul perselisihan di antara sesama muslim adalah dengan mengangkat 
kembali pemahaman ala pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah. Sasarannya adalah agar timbul 
perselisihan karena perbedaan pemahaman dengan menghasut agar umat Islam memahami Al 
Gur'an dan As Sunnah dengan akal pikiran masing-masing tanpa perlu mengikuti pemahaman 
imam atau pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang 
empat. 


Ulama Ibnu Taimiyyah semula bermazhab Hambali, bertalaggi (mengaji) kepada ulama-ulama 
bermazhab Hambali. 


Namun pada akhirnya ulama Ibnu Taimiyyah memahami Al Guran dan As Sunnah lebih 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6553 ) 


menyandarkan dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) 
dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah). 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) ditimbulkan dari kesalahpahaman misalkan kesalapahaman 
tentang bid'ah yang dapat menjerumuskan kedalam kekufuran sebagaimana yang diuraikan dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/06/2011/11/03/ahli-bidah-sebenarnya/ 
atau kesalahpahaman berakibat pengingkaran hadits Rasulullah sebagaimana contoh yang 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak-cukup! 


Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya berakibat terjerumus kedalam 
kekufuran. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Ulama-ulama terdahulu juga telah memperingatkan agar menghindari kitab-kitab ulama Ibnu 
Taimiyyah karena pemahamannya telah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab yang Empat, 
sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf maupun pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/07/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 

Memang ulama Ibnu Taimiyyah membaca Al Guran , Tafsir bil Matsur, Hadits Shohih, Sunan, 
Musnad, lalu ulama Ibnu Taimiyyah pun berjtihad dengan pendapat beliau. Apa yang ulama Ibnu 
Taimiyyah katakan tentang kitab-kitab tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu 
beliau sendiri. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6554 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sumbernya memang Al @uran dan As Sunnah, tapi apa yang ulama Ibnu Taimiyyah sampaikan 
semata-mata lahir dari kepala beliau sendiri. Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula 
salah. Kemungkinan salahnya semakin besar jika yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad) 
tidak dikenal oleh jumhur ulama berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Kesalahpahaman besar telah terjadi ketika ulama Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa apa yang 
beliau pahami dan sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. Jika apa yang ulama Ibnu 
Taimiyyah pahami dan sampaikan sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh tentu tidaklah 
masalah namun ketika apa yang ulama Ibnu Taimiyyah pahami dan sampaikan tidak sesuai 
dengan pemahaman sebenarnya Salafush Sholeh maka pada hakikatnya ini termasuk fitnah 
terhadap para Salafush Sholeh. Fitnah akhir zaman. 


Setelah 350 tahun ulama Ibnu Taimiyyah wafat , ada ulama yang terpincut dengan pemahaman 
beliau yakni ulama Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana yang dapat kita ketahui dalam 
tulisan pada http://arisandi.com/?p-964 berikut kutipannya 


kek kekk 


awal kutipan 


Di antara karya-karya ulama terdahulu yang paling terkesan dalam jiwanya adalah karya-karya 
Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah mujaddid besar abad ke 7 Hijriyah yang sangat 
terkenal. 


Demikianlah meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Syeikh 
Muhammad bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam 
aspek ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa 
hidupnya yang penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan 
kejayaan Ibnu Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu 


Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau berpindah ke 
Basrah. Di sini beliau bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu-ilmu yang diperolehinya, 
terutaman di bidang hadith danmusthalahnya, figh dan usul fighnya, gramatika (ilmu gawa'id) 
dan tidak ketinggalan pula lughatnya semua. 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan. 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang 
menisbatkan kepada Salafush Sholeh dan dikenal sebagai sekte Salafi dan karena bercampur 
dengan pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri maka dikenal sebagai sekte 
Salafi Wahabi atau disingkat sekte Wahabi. Dinisbatkan kepada nama ayahnya sekedar untuk 
menghindari kesalahpahaman. 


Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami dalam biografi Ulama Muhammad ibnu Abdil Wahhab yang 
juga ditashhihkan oleh Ulama Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz, mengakui Wahhabi adalah ajaran 
Ulama Muhammad bin Abdil Wahhab. 


- Di halaman 59 disebutkan : dsla5 Bs) cl,» ace Usai, “maka tegaklah revolusi di atas 
tangan para da'i Wahhabi” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6555 | 


- Di halaman 60 disebutkan : «As tkw ay Wae 38 Uni Usalkd &, S4 “atas dasar dari dakwah 
agama wahhabi di Mekkah” , sa AYad cl, Wadan Usalk. , “mereka beragama dengan Islam 
atas Mazhab Wahhabi" 


Pengikut pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah (salafi) mempunyai dua sisi yang berlawanan. 


Sisi pertama adalah sebagaimana pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dengan 
ditandai mereka membenci berkelompok atau berorganisasi atau berjamaah minal muslim. 


Sisi kedua adalah sebagaimana pemahaman ulama Jamaludin Al-Afghany bersama muridnya 
ulama Muhammad Abduh dan dilanjutkan oleh ulama seperti ulama Rasjid Ridha ditandai mereka 
tidak membenci berkelompok atau berorganisasi atau berjama'ah minal muslimin dan dikenal 
dengan upaya pergerakan (harakah) atau perpolitikan (siyasi). 


Contoh perselisihan di antara dua sisi pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dengan adanya fatwa 
ketua Lajnah Daimah, Ulama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Salafi Wahabi) tentang Ikhwanul 
Muslimin, sebagaimana yang dapat kita ketahui dalam tulisan pada  http:// 
nasihatonline.wordpress.com/2010/09/24/fatwa-fatwa-ulama-ahlus-sunnah-tentang-kelompok- 
kelompok-islam-kontemporer/ 


Namun kedua-dua jalur pemahaman tersebut telah dihasut untuk tidak lagi mentaati atau 
mengikuti pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Inam Mazhab 
yang empat. Mereka dihasut untuk memahami Al @uran dan As Sunnah dengan akal pikiran 
sendiri. 


Hal serupa, kaum Zionis Yahudi menghasut kaum liberalisme untuk memahami Al Gur'an dan As 
Sunnah dengan akal pikiran sendiri, yang dikatakan oleh mereka sebagai pemahaman yang 
menyesuaikan dengan keadaan zaman (modernisasi/pembaharuan) atau pemahaman bersifat 
pragmatis (kepentingan). Sebagaimana contoh diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/04/28/mengangkat-taimiyah/ 


Contoh perselisihan diantara pengikut pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dapat kita ketahui 
dalam tulisan pada 
http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 
http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 
http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf www.fb.com/notes/255000094557451 


www.fb.com/notes/padepokan-kanjeng-sunan/buku-sms-abu-abu-salafi-melawan-salafi-al- 
bani-vs-bin-bas-utsaimin/248700811863777 

http://salafy.catatanku.com/ 
http://satuislam.wordpress.com/2011/11/10/sekilas-tentang-salafi-wahabi/ 
http://www.wattpad.com/397024-salafy-haraky-vs-salafy-yamani-vs-salafy-sururi 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah- 
thogut-radio-rodja/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/16/2011/05/01/inikah-salafi-indonesia/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/20/timbulnya-perselisihan/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/09/mengapa-mereka-berselisih/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/13/mulkan-jabbariyan/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/16/pertentangan-pendapat-mereka/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/06/siapakah-mereka-ikuti/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6556 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Perbedaan pemahaman di antara mereka sehingga menimbulkan perselisihan membuktikan 
bahwa apa yang mereka pahami adalah semata-mata berdasarkan akal pikiran mereka sendiri 


Andaikan apa yang dipahami oleh mereka bersumber dari lisannya ulama-ulama yang sholeh 
yang tersambung kepada lisannya Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pastilah tidak 
akan bertentangan karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah apa yang 
diwahyukanNya dan seluruh yang berasal dari Allah Azza wa Jalla , pastilah tidak bertentangan 


Al @ur'an adalah firmanNya yang disampaikan melalui malaikat Jibril. 

As Sunnah adalah apa yang diwahyukanNya. 

Hadits @udsi adalah firmanNya yang disampaikan dengan redaksi/matan berasal dari Rasululah 
Firman Allah Azza wa Jalla, 


Les Ulas Veda Dp asn oa OS 3, OA Dg yag Ss 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Kita telah mendapatkan perselisihan karena perbedaan pamahaman. Oleh karenanya marilah kita 
kembalikan kepada Al Guran dan As Sunnah. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al @uran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya". (AS An Nisaa (41:59 ) 


Permasalahannya adalah mengembalikan berdasarkan pemahaman siapa ? 


Kita ikuti Sunnah Rasulullah bahwa jika kita mendapatkan perselisihan karena perbedaan 
pemahaman / pendapat maka agar selamat dari kesesatan kita disuruh untuk mengikuti as-sawad 
al azham atau mengikuti kesepakatan jumhur ulama 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka 
ikutilah as-sawad al a'zham (jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jamaah adalah 
Sawadul A'dzam. 


Kemudian diceritakan dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang 
yang bertanya kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jamaah, karena 
Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. 
Dan dalam hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia 
berpecah belah menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. 
Hindarilah semua firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam 
keburukan”. 


Jangan sekali-kali mengikuti pemahaman sebuah sekte atau kelompok yang menyempal dari 
kaum muslimin walaupun mereka mengaku-aku sebagai yang dimaksud al ghuroba karena boleh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6557 ) 


jadi mereka adalah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai “orang muda” bagaikan meluncurnya 
anak panah dari  busurnya. Selengkapnya dalam tulisan — pada — http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/15/orang-orang-muda/ 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “hendaklah kamu 
selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka" 


Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? 


Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun 
kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. (Riwayat 
Bukhari VI615-616, XIII/35. Muslim X11/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. Ibnu Majah 
no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad V/386-387 
dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399) 


Ciri-ciri ulama yang pemahamannya menyebabkan perselisihan telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/19/ciri-ciri-mereka! 

Dari dahulu sampai sekarang , jumhur ulama telah sepakat bahwa ulama yang berkompetensi 
sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) adalah para Imam Mazhab yang 
empat. Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang berempat namun pada akhirnya 
pendapat / pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau tidak menyeluruh sehingga 
kaum muslim mencukupkannya pada Imam Mazhab yang empat. 


Contoh ulama yang masih berpegang teguh kepada pemahaman/pendapat Imam Mazhab adalah 
Mufti Mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 


Untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah maka gigitlah As Sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin 
berdasarkan pemahaman pemimpin ijtihad (Imam Mujtahid) / Imam Mazhab dan penjelasan dari 
para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as 
Sunnah. Janganlah memahaminya dengan akal pikiran sendiri atau mengikut pemahaman ulama 
yang tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) . 

Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 
Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 

Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6558 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah. 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Kita memahami Al @uran dan As Sunnah berdasarkan apa yang kita dengar dari apa yang 
disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang tersambung dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan bertalaggi (mengaji) dengan ulama bersanad 
ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al Guran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al @ur'an 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 


Hal yang akan ditanyakan seperti : 


Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? 


Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu ? 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilmuNya. 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi”, Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 
Al Imam Syafi'i ra mendapatkan penjelasan Al @uran dan As Sunnah dari lisannya Al-Imam 
Malik bin Anas ra, 
Al-Imam Malik bin Anas ra mendapatkan penjelasan Al @ur'an dan As Sunnah dari lisannya Al- 
Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra, 
Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra mendapatkan penjelasan Al Gur'an dan As Sunnah 
dari lisannya Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra, 


Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra mendapatkan penjelasan Al @uran dan As Sunnah 
dari lisannya Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 


Salah satu cara mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru adalah dengan mengikuti 
pendapat/pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6559 | 


yang empat dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. 


Ulama yang tidak mau bermazhab , pada hakikatnya telah memutuskan rantai sanad ilmu atau 
sanad guru, berhenti pada akal pikirannya sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa nafsu atau 
kepentingan. 


Marilah kita tegakkan ukhuwah Islamiya dengan mengikuti pemahaman / pendapat Imam Mazhab 
yang empat dan penjelasan dari para ulama pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana 
mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah 


Marilah memahami Al Gur'an dan As Sunnah dengan bertalaggi (mengaji) kepada ulama yang 
bermazhab ditambah dengan mutho'laah (menelaah) kitab-kitab Imam Mazhab dan para 
pengikutnya. 

Ikutilah Imam Mazhab yang telah disepakati dalam suatu wilayah / negara agar mudah saling 
belajar dan saling mengingatkan. Di negara kita, pada umumnya adalah bermazhab Imam Syafi'i . 
Imam Syafi"i -rahimahullah adalah imam mazhab yang cukup luas wawasannya karena bertalaggi 
(mengaji) langsung kepada Salafush Sholeh dari berbagai tempat, mulai dari tempat tinggal 
awalnya di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke Irag, pindah ke 
Persia, kembali lagi ke Makkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya ke Mesir. Perlu 
dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis, tetapi untuk 
mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama. Jadi tidak heran kalau Imam 
Syafi'i -rahimahullah lebih banyak mendapatkan hadits dari lisannya Salafush Sholeh, melebihi 
dari yang didapat oleh Imam Hanafi -rahimahullah dan Imam Maliki -rahimahullah 


Namun dalam hal menetapkan perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menetapkan 
perkara larangan yang jika dilanggar berdosa dan menetapkan perkara pengharaman yang jika 
dilanggar berdosa atau membuat fatwa atau menetapkan penegakkan hukum syari'ah maka 
sebaiknya tetap memperbandingkan pendapat antara Imam Mazhab yang empat. Oleh karenanya 
pada perguruan tinggi Islam, fakultas syari'ah diperlukan jurusan perbandingan mazhab dan 
hukum. 


Hal yang harus kita ingat selalu janganlah menjadikan akal pikiran kita sebagai berhala 
Allah Azza wa Jalla berfirman, 

AI gd ya UI ain mnt Taka 
"Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah". (AS at- 
Taubah (9/:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak” 
Kaya Lb pegale Iya pe ISL 0 gkontual Udi Ob Lala ISI IIS 4S) Akon li Sud Hu 


“Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu 
menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda " mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6560 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


Mereka yang mengada-ada atau membuat perkara baru (bid'ah) yang bukan kewajiban menjadi 
kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, yang tidak diharamkan menjadi haram 
(dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan yang tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan 
berdosa) atau sebaliknya adalah yang disebut sebagai ahli bid'ah. 


Oleh karenanya ahli bid'ah termasuk pelaku perbuatan syirik, karena penyembahan kepada selain 
Allah, penyembahan diantara pembuat bid'ah (perkara baru) dengan pengikutnya, perbuatan yang 
tidak ada ampunannya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
is ea ea AR Na AA 2 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. |Ash-Shahihah No. 1620| 


Begitu pula dalam sebuah harokah, organisasi, organisasi masyarakat kita dapat temukan aturan- 
aturan (nidhom) yang harus ditaati seluruh anggota berisikan larangan dan kewajiban yang disebut 
idari atau aturan / anggaran dasar. Aturan-aturan inipun tidak boleh melanggar agama atau 
melanggar apa yang telah ditetapkanNya. Agama adalah perintahNya dan laranganNya 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Adalah hal yang sangat fatal dalam sebuah harokah (pergerakkan) memerintahkan anggotanya 
untuk melakukan bom bunuh diri karena tidak ada perintah dalam Al @ur'an dan As Sunnah untuk 
melakukan tindakan bom bunuh diri. Alasan mereka adalah berjihad di jalan Allah , menegakkan 
syariat Islam. 


Ulama sufi, Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan “Janganlah kamu merasa bahwa tanpamu Syariat 
Islam tak kan tegak. Syariat Islam telah tegak bahkan sebelum kamu ada. Syariat Islam tak 
membutuhkanmu, kaulah yang butuh pada Syariat Islam” 


Syariat Islam telah ditegakkan oleh Rasulullah dan Salafush Sholeh dengan pengorbanan jiwa 
raga dan harta dalam peperangan-peperangan yang telah mereka lalui. Perkara syariat telah 
“dibukukan” dan ditetapkan hukum perkaranya C(istinbat) oleh para Imam Mazhab yang empat 
kedalam 5 hukum perkara yakni Wajib (fardhu), Sunnah(mandub), haram, makruh, mubah. Jadi 
kita hanya tinggal menjalankan syariat Islam. 


Perkara syariat adalah syarat yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala 
apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi 
perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah dilarangNya yang 
jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya yang jika dilanggar 
berdosa 


Perkara syariat tidak tergantung apakah “diberlakukan” atau belum “diberlakukan” oleh penguasa 
negeri. Di negara manapun kita tinggal maka kita harus menjalankan perkara syariat. Jika 
penguasa negeri yang muslim “membiarkan” hukum-hukum yang berlaku tidak sesuai dengan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6561 | 


syariat Islam maka mereka akan mempertanggung jawabkan atas pembiaran tersebut di akhirat 
kelak. Itulah resiko jadi penguasa negeri. 


Untuk itulah kita perlu untuk ikut memilih pemimpin walaupun hukum yang berlaku belum 
memenuhi syariat Islam agar pemimpin yang kita pilih, dengan kekuasaan yang diperoleh dapat 
memberlakukan syariat Islam dalam kepemimpinannya dan dalam kehidupan bernegara. 


Hal yang aneh terjadi, ada yang tidak ikut memilih pemimpin negeri namun setelah terpilih pempin 
negeri, mereka taati karena pemimpinnya “masih sholat” walaupun pemimpinya tidak menjalankan 
syariat. Ada juga yang tidak ikut memlih pemimpin negeri namun setelah terpilih pemimpin negeri 
mereka masih saja teriak-teriak “tegakkan syariat. Seharusnyalah mereka ikut memilih dan 
mensosialisasikan pemimpin yang akan menjalankan syariat Islam. 


Rasulullah bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun di bumi ini, tanpa 
mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) ” 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


Dalam sejarah Islam kita kenal adanya ahlu a-halli wa al-“agdi yang merupakan demokrasi 
berdasarkan perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya. Ketetapan/fatwa/kebijaksanaan 
diambil dengan permusyawaratan / perwakilan. 


Musyawarah untuk mufakat sistem perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya atau ahlu a- 
halli wa al-agdi telah dicontohkan oleh para Khulafaur Rasyidin dalam menetapkan khalifah 
pertama setelah wafatnya Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 


Begitu pula yang dimaksud oleh ulama-ulama kita dahulu yang ikut mendirikan negara kita dalam 
menetapkan sila ke 4 dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan 
dalam permusyawaratan / perwakilan”. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang 
berkompeten dan dipercayai untuk melaksanakan musyawarah untuk suatu mufakat. 


Namun dalam perkembangannya di negara kita, orang-orang kemudian merubahnya menjadi 
demokrasi sebebas-bebasnya, tidak ada bedanya antara pemilih yang jahat dengan pemilih yang 
baik, (semua satu suara ) dalam menetapkan Presiden dan Wakil presiden, Kepala Pemerintahan 
Daerah seperti Gubernur dan Bupati. Itu semua terjadi karena mereka mengaku muslim namun 
tidak menjalankan syariat Islam, syarat menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. 


Sering timbul pertanyaan bukankah bermazhab hanya bagi mereka yang tidak mampu berijtihad ? 


Apakah bahan untuk melakukan ijtihad masih memadai pada zaman kini ?Hadits-hadits yang telah 
dibukukan hanyalah sebagian saja dan sebagian lagi dalam bentuk hafalan dan para penghafal 
hadits ini sudah tidak dapat kita temukan lagi. Para Imam Mazhab yang empat mengumpulkan 
hadits jauh lebih banyak daripada hadits yang telah dibukukan selain itu para Imam Mazhab yang 
empat berkompetensi dalam berijtihad sekaligus beristinbat, menetapkan hukum perkara kedalam 
lima hukum perkara yakni wajib (fardhu), sunnah (mandub), haram, makruh, mubah. Para ahli 
hadits pun pada umumnya hanya berkompetensi berijtihad, menganalisa sanad hadits dan matan 
hadits dan mereka tidak menyampaikan hukum perkara. Imam Bukhari dan Imam Muslim pun 
bertalaggi (mengaji) kepada murid ulama bermazhab. 


Pertanyaan lain adalah, bolehkah kita mengikuti pendapat dari Imam Mazhab yang empat yang 
paling baik, paling shohih atau yang tarjih (paling kuat) ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6562 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kembali lagi pada jawaban di atas , apa dasar kita menentukan lebih baik, lebih shohih, lebih kuat 
(tarjih) ? Akal pikiran kita sendiri ? mau berhalakan akal pikiran ? 


Tulisan kali ini kami akhiri dengan nasehat untuk kami pribadi dan para pembaca pada umumnya 
untuk tidak memusuhi siapapun yang telah bersyahadat walaupun berbeda pemahaman, karena 
kita bersaudara. Manusia yang mempunyai rasa permusuhan terhadap manusia yang telah 
bersyahadat hanyalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau mempunyai rasa permusuhan terhadap manusia yang telah bersyahadat atau 
memerangi manusia yang telah bersyahadat maka boleh jadi telah menjadi musyrik karena 
terjerumus kedalam kekufuran seperti tanpa disadari telah menjadi ahli bid'ah, mengada-ada atau 
membuat perkara baru (bid'ah) dalam perkara larangan maupun kewajiban yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkanNya. 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). 


Firman Allah Azza wa Jalla : "wai'tashimuu bihabli allaahi jamii'an walaa tafarraguu waudzkuruu 
ni'mata allaahi 'alaykum idz kuntum a'daa-an fa-allafa bayna guluubikum fa-ashbahtum bini'matihi 
ikhwaanan" 


"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah 
kamu bercerai berai , dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh- 
musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi 
bersaudara" (@S Ali Imron (81: 103) 

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara". (As. Al-Hujjarat :10) 

“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (OS Al Ma'iadah (51:54) 

Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6563 ) 


0966. Pemerintahan Islam 


Pada zaman kini belum ada satupun ulama atau umaro yang berlaku sebagai Khalifah Islam. 


Khalifah Islam adalah pemimpin Islam ditaati dan diikuti oleh seluruh umat Islam tanpa batas 
wilayah / negara. 


Periode kehidupan umat Islam di dunia telah digambarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi 
wasallam, “Kalian akan mengalami babak Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, 
kemudian babak kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, 
kemudian babak Raja-raja yang menggigit,selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak 
para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki, kemudian 
kalian akan mengalami babak kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian, kemudian Nabi 
diam.” (HR Ahmad) 


Sebagaimana kita ketahui Ummat Islam dewasa ini sedang menjalani babak keempat dari lima 
babak perjalanan sejarahnya di akhir zaman. 


Tiga babak sebelumnya telah dilalui: 
Babak pertama, babak An-Nubuwwah (Kenabian) yakni masa ketika manhaj kenabian 
berlangsung 
Babak kedua, babak Khilafatun 'ala Minhaj An-Nubuwwah (Kekhalifahan yang mengikuti 
Sistem / Metode Kenabian), 
Babak ketiga, babak Mulkan 'Aadhdhon (Raja-raja yang menggigit)., masa ketika raja-raja 
masih “mengigit' / berpegangan pada Al-Guran dan Hadits. 


Sesudah berlalunya babak ketiga yang ditandai dengan tigabelas abad masa kepemimpinan 
Kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian Kerajaan Daulat Bani Abbasiyyah dan terakhir 
Kesultanan Utsmani Turki, maka selanjutnya ummat Islam memasuki babak keempat, babak 
Mulkan Jabbriyyan (Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan 
kehendak Allah dan RasulNya). 


Babak keempat diawali semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki yang sekaligus merupakan 
kekhalifahan Islam terakhir pada tahun 1924. Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam, maka 
selanjutnya ummat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara ala Barat. 


Mulailah di berbagai negeri muslim didirikan di atasnya berbagai nation-state (negara bedasarkan 
kesatuan bangsa / wilayah). Padahal sebelumnya semenjak Nabi shollallahu 'alaih wa sallam 
menjadi kepala negara Daulah Islamiyyah (Negara Islam) pertama di Madinah, ummat Islam hidup 
dalam sistem agidah-state (negara berdasarkan kesatuan agidah) selama ribuan tahun. 


Pemerintahan Islam adalah terjadi pada masa ummat Islam dalam kesatuan agidah (agidah state) 
tidak dibatasi oleh wilayah atau negara. Oleh karenannya ketika itu ummat Islam bersatu dalam 
Islam maka dipimpin oleh seorang khalifah dibantu pemimpin-pemimpin berdasarkan wilayah 
kekuasaan. 


Pada saat ini tidak ada lagi pemerintahan Islam karena ummat Islam terpecah dalam beberapa 
wilayah / negara (nation state), yang ada adalah penguasa negeri yang memerintah dengan 
berlandaskan syariat Islam atau pemerintahan Islami, itupun tidak sepenuhnya berlandaskan 
syariat Islam. 


Contohnya mereka masih menjadikan kaum kafir sebagai “pemimpin” mereka seperti dalam PBB. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6564 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


Contoh lainnya penguasa-penguasa negeri mengaku muslim , mengaku menerapkan syariat Islam 
dalam kepemimpinannya namun kenyataannya menjadikan kaum yang dimurkai oleh Allah Azza 
wa Jalla sebagai teman, penasehat, pelindung. 


Rasulullah bersabda: “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman tanganNya, tidaklah 
mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, dan tidak pula 
Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam 
neraka.” 


Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi." 
Saya bertanya tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal 'bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.' Dan bertanya ihwal "bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat. 


Firman Allah Azza wa Jalla : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu 
kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan 
(pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang 
mereka mengetahui". (AS Al Mujaadilah (58:14 ) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah...” (As. Ali-Imran : 28) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Hal yang harus kita sadari, pada zaman ini penguasa di suatu negara tidak mungkin “ditaati” oleh 
kaum muslim di negara lain atau pengusa di suatu negara tidak mungkin “memerintah” kaum 
muslim di negara lain. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6565 | 


Pemerintah Islam telah tiada ketika keruntuhan kekhalifahan Turki Ustmani sebagaimana yang 
disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Diriwayatkan oleh Umamah al Bahiliy dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
"Ikatan-ikatan islam akan lepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh 
lepasnya ikatan berikutnya. Ikatan islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang 
terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad) 


Kapankah dijanjikan Allah Azza wa Jalla , kekhalifahan akan kembali dalam dunia Islam ? 


Rasulullah bersabda “Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut 
sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku namanya serupa namaku dan nama 
ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana 
sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR abu Dawud 9435) 


Makna “Andaikan dunia tinggal sehari” adalah pada akhir zaman dimana lelaki keturunan Nabi 
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut adalah Imam Mahdi. la akan diizinkan Allah 
untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran 
dan keadilan. 


Imam Mahdi yang akan mengantarkan kaum muslim meninggalkan babak keempat, babak Mulkan 
Jabbriyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak 
Allah dan RasulNya) menuju kembali babak kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian 
sebagaimana periodisasi kehidupan umat Islam di dunia telah digambarkan oleh Nabi Muhammad 
shallallahu alaihi wasallam di atas. 


Rasulullah bersabda “Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke 
tengah ummatku ketika banyak terjadi perselisihan antar-manusia dan gempa-gempa. Ia akan 
penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan 
kesewenang-wenangan dan kezaliman.” (HR Ahmad 10898). 


Rasulullah bersabda “Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka 
keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekkah, lalu datanglah 
kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekkah, lalu mereka membai'at Imam Mahdi 
secara paksa, maka ia dibaiat di antara Rukun dengan Magam Ibrahim (di depan Ka'bah). 
Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di 
sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekkah dan Madinah.” (HR Abu Dawud 
3737) 


Pesan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Ketika kalian melihatnya (kehadiran Imam Mahdi), 
maka berbai'at-lah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju karena 
sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi.” (HR Abu Dawud 4074) 


Banyak ghazawat (perang) akan dipimpin Imam Mahdi. Dan -subhaanallah- Allah akan 
senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam “Kalian perangi jazirah Arab dan Allah beri kalian 
kemenangan. Kemudian Persia (Iran), dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian 
perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal,dan Allah beri 
kalian kemenangan.” (HR Muslim 5161) 


Dalam hadits di atas yang diperangi pertama kali adalah jazirah Arab karena pada akhir zaman 
nanti jazirah Arab , pada masa akhir babak Mulkan Jabbriyyan (penguasa-penguasa yang 
memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya) mereka akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6566 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kembali mengalami masa jahiliyah , keadaan mereka benar-benar mengabaikan kehendak Allah 
dan RasulNya. Kemudian diperangi wilayah Persia (Iran) untuk meluruskan kesalahpahaman- 
kesalahpahaman saudara-saudara kita kaum Syiah. Kemudian diperangi wilayah Rum , 
meluruskan kaum Nasrani yang telah disesatkan oleh kaum Yahudi melalui Paulus (Yahudi dari 
Tarsus). Kemudian terakhir memerangi Dajjal. 


Jadi jelaslah bahwa kekhalifahan akan kembali pada akhir zaman yang waktunya hanya Allah 
Azza wa Jalla yang tahu. 


Hal yang harus kita ingat bahwa apa pun yang telah terjadi adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. 
Oleh karenanya kita harus menghadapi kehendak Allah ta'ala dengan sikap dan perbuatan yang 
dicintai Allah Ar Rahmaan Ar Rahiim. 


Kita harus menjalankan Syariat Islam bagaimanapun keadaan yang telah dikehendaki Allah Azza 
wa Jalla dengan semampu kita. 


Rasulullah bersabda, “Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, hanyasanya orang-orang 
sebelum kalian binasa karena mereka gemar bertanya dan menyelisihi nabi mereka, jika aku 
melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu 
maka kerjakanlah semampu kalian.” (HR Bukhari 6744) Sumber: http://www.indoguran.com/ 
index.php?surano-76&ayatno-19&action-display&option-com. bukhari. 


Ulama sufi, Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan “Janganlah kamu merasa bahwa tanpamu Syariat 
Islam tak kan tegak. Syariat Islam telah tegak bahkan sebelum kamu ada. Syariat Islam tak 
membutuhkanmu, kaulah yang butuh pada Syariat Islam” 


Syariat Islam telah ditegakkan oleh Rasulullah dan Salafush Sholeh dengan pengorbanan jiwa 
raga dan harta dalam peperangan-peperangan yang telah mereka lalui. 


Perkara syariat telah “dibukukan” dan ditetapkan hukum perkaranya (istinbat) oleh para Imam 
Mazhab yang empat kedalam 5 hukum perkara yakni Wajib (fardhu), Sunnah(mandub), haram, 
makruh, mubah. 


Jadi kita hanya tinggal menjalankan syariat Islam. Tidak ada lagi namanya perang jihad 
menegakkan syariat Islam karena belum ada lagi Khalifah Islam yang menetapkannya sebagai 
perang jihad yang ada tinggallah jihad melawan hawa nafsu, jihad menjalankan syariat Islam. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda , "Kalian datang dari melakukan suatu amal 
yang paling baik, dan kalian datang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu: seorang 
hamba melawan hawa nafsunya." 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kita baru saja kembali dari medan perang kecil 
ke medan perang yang lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu" 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, "hendaklah kamu selalu bersama jamaah 
muslimin dan imam mereka!" 


Aku bertanya: "kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana ?" 


Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun 
kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu" 


Firman Allah Azza wa Jalla, wau'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka alyagiinu, "dan taatilah Tuhanmu 
sampai kematian menjemputmu" (AS Al Hijr : 99) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6567 ) 


Al A25 (3 dadi Abe ya Salad 


"Seorang mujahid adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya untuk mentaati Allah" 


Perkara syariat adalah syarat yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala 
apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi 
perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah dilarangNya yang 
jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya yang jika dilanggar 
berdosa. 


Perkara syariat tidak tergantung apakah “diberlakukan” atau belum “diberlakukan” oleh penguasa 
negeri. Di negara manapun kita tinggal maka kita harus menjalankan perkara syariat. Jika 
penguasa negeri yang muslim “membiarkan” hukum-hukum yang berlaku tidak sesuai dengan 
syariat Islam maka mereka akan mempertanggung jawabkan atas pembiaran tersebut di akhirat 
kelak. Itulah resiko jadi penguasa negeri. 


Untuk itulah kita perlu untuk ikut memilih pemimpin walaupun hukum yang berlaku belum 
memenuhi syariat Islam agar pemimpin yang kita pilih, dengan kekuasaan yang diperoleh dapat 
memberlakukan syariat Islam dalam kepemimpinannya dan dalam kehidupan bernegara. 


Hal yang aneh terjadi, ada yang tidak ikut memilih pemimpin negeri namun setelah terpilih pempin 
negeri, mereka taati karena pemimpinnya “masih sholat” walaupun pemimpinya tidak menjalankan 
syariat. Ada juga yang tidak ikut memlih pemimpin negeri namun setelah terpilih pemimpin negeri 
mereka masih saja teriak-teriak “tegakkan syariat. Seharusnyalah mereka ikut memilih dan 
mensosialisasikan pemimpin yang akan menjalankan syariat Islam. 


Rasulullah bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun di bumi ini, tanpa 
mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) ” 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


Dalam sejarah Islam kita kenal adanya ahlu a-halli wa al--agdi yang merupakan demokrasi 
berdasarkan perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya. Ketetapan/fatwa/kebijaksanaan 
diambil dengan permusyawaratan / perwakilan. 


Musyawarah untuk mufakat sistem perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya atau ahlu a- 
halli wa al-“agdi telah dicontohkan oleh para Khulafaur Rasyidin dalam menetapkan khalifah 
pertama setelah wafatnya Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 


Begitu pula yang dimaksud oleh ulama-ulama kita dahulu yang ikut mendirikan negara kita dalam 
menetapkan sila ke 4 dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan 
dalam permusyawaratan / perwakilan”. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang 
berkompeten dan dipercayai untuk melaksanakan musyawarah untuk suatu mufakat. 


Namun dalam perkembangannya di negara kita, orang-orang kemudian merubahnya menjadi 
demokrasi sebebas-bebasnya, tidak ada bedanya antara pemilih yang jahat dengan pemilih yang 
baik, (semua satu suara ) dalam menetapkan Presiden dan Wakil presiden, Kepala Pemerintahan 
Daerah seperti Gubernur dan Bupati. Itu semua terjadi karena mereka mengaku muslim namun 
tidak menjalankan syariat Islam, syarat menjadi hamba Allah Azza wa Jalla 


Kehendak Allah Azza wa Jalla, kita berada pada masa babak Mulkan Jabbriyyan (penguasa- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6568 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya) 
dalam bentuk pemerintahan NKRI. 


Kita menerima atau mentaati hukum-hukum yang berlaku di negara kita bukan berarti 
mengabaikan hukum Allah ta'ala namun kita terima dan taati hanya yang tidak menyelisihi Al 
Guran dan Hadits. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya “wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan 
taatlah kepada Rosul-Nya dan ulil amri di antara kamu” (AS An Nisa' : 59) 


Dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk 
mentaati Allah , Rasul-Nya dan ulil amri. Hanya saja ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah 
ketaatan mutlak, sedangkan ketaaatan kepada ulil amri tergantung kepada ketaatan mereka 
kepada Allah dan Rasul-Nya. 


Adapun maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas ra, sebagaimana yang 
disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya adalah para pakar figh dan para ulama yang 
komitmen dengan ajaran Islam. 


Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa ulil amri di atas mencakup para ulama dan umara 
(pemimpin ). Ini sesuai dengan apa yang kita dapati dalam perjalanan sejarah Islam pertama, 
bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu 
juga para Khulafa' Rasyidin sesudahnya : Sayyidina Abu Bakar ra, Sayyidina Umar ra , Sayyidina 
Ustman ra dan Sayyidina Ali ra, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas. 


Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang 
pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Syariat Islam. Dari sini, mulailah terpisah 
antara ulama dan umara. Dalam posisi seperti ini, manakah yang harus kita taati terlebih dahulu, 
ulama atau umara ? 


Kalau kita perhatikan ayat di atas secara seksama, akan kita dapati bahwa ketaatan kepada ulil 
amri tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedang orang yang paling 
mengetahui tentang perintah Allah dan Rasul-Nya adalah para ulama, dengan demikian ketaatan 
kepada para ulama lebih didahulukan daripada ketaatan kepada umara, karena umara sendiri 
wajib mentaati ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. 


Oleh karenanya, kita mentaati ulama, karena mereka mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, begitu juga kita mentaati umara' karena mereka mentaati para ulama . 
Maka, sangatlah indah jika para umara dan ulama tersebut saling bekerjasama untuk memimpin, 
mengajak, dan memerintahkan umat ini kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat di dunia dan 
akherat, serta melarang hal-hal yang jelek yang akan membawa mudharat bagi bangsa dan umat. 
Suatu negara akan baik dan maju jika para pemimpin dan ulamanya baik, sebaliknya jika 
keduanya rusak, maka negarapun pasti akan rusak. Dua kelompok manusia, jika mereka baik, 
maka masyarakat akan baik, sebaliknya jika mereka rusak, maka masyarakatpun akan ikut rusak, 
mereka itu adalah para ulama dan umara. 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6569 | 


0967. Mereka masih bersikeras tidak mau bermazhab 


Kami telah sampaikan dalam tulisan sebelumnya pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/01/tegakkan-ukhuwah-islamiyah/ bahwa kita umat Islam 
pada akhir zaman ini sangat membutuhkan bermazhab untuk melaksanakan perkara syariat 
dengan baik dan benar. Perkara syariat adalah syarat yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah 
yakni menjalankan segala apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan 
wajib dijauhi, meliputi perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang 
telah dilarangNya yang jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya 
yang jika dilanggar berdosa. Setelah perkara syariat atau perkara yang diwajibkanNya kita penuhi 
maka kita dapat memilih menjalankan amal kebaikan sebanyak-banyaknya yang bertujuan untuk 
memperjalankan diri kita agar sampai (wushul) kepada Allah , bertemu Allah , menyaksikan Allah 
atau untuk mencapai muslim yang Ihsan atau muslim yang berma'rifat sehingga dapat menggapai 
cintaNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) 


Dalam sebuah haditas Gudsi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda “Allah berfirman: 
Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan/perkara syariat), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri 
kepadaKu dengan amalan sunnah (amal kebaikan), maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah 
mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan 
pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu 
yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 
kepedihan sakitnya. (HR Muslim 6021) 


Mereka yang telah berma'rifat, mereka yang meyaksikan Allah dengan hati, mereka yang 
disisiNya, mereka yang telah menggapai cintaNya hanyalah 4 golongan manusia yakni para Nabi 
(yang utama adalah Rasulullah), para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 
“Tunjukilah kami jalan yang lurus” (AS Al Fatihah (1J:6 ) 
” (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (GS Al Fatihah (1:7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 

Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi , menjadi kekasih Allah (wali Allah) dengan mencapai 
shiddigin dan bermacam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/20111/09/28/magom-wali-allah/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6570 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah 'Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”"mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Ironis sekali, mereka masih bersikeras mengikuti pemahaman ulama-ulama seperti ulama Ibnu 
Taimiyyah, ulama Ibnu @oyyim al Jauziah, Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau bahkan 
ulama Al Albani. Mereka adalah para ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush 
Sholeh namun kenyataannya mereka tentu tidak pernah bertalaggi (mengaji) dengan Salafush 
Sholeh. Ulama mereka mengikuti pemahaman Salafush Sholeh berdasarkan upaya pemahaman 
mereka terhadap lafaz/tulisan perkataan Salafush Sholeh dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6571 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Kita memahami Al @uran dan As Sunnah berdasarkan apa yang kita dengar dari apa yang 
disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang tersambung dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan bertalaggi (mengaji) dengan ulama bersanad 
ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al Guran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al @ur'an 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 


Hal yang akan ditanyakan seperti : 


Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? 


Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu ? 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilmuNya. 
Cobalah periksa tingkah / perilaku mereka yang tidak bermazhab, apakah patut kita contoh ? 
http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 
http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 
http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 
www.fb.com/notes/255000094557451 


www.fb.com/notes/padepokan-kanjeng-sunan/buku-sms-abu-abu-salafi-melawan-salafi-al- 
bani-vs-bin-bas-utsaimin/248700811863777 


http://salafy.catatanku.com/ 
http://satuislam.wordpress.com/2011/11/10/sekilas-tentang-salafi-wahabi/ 
http://www.wattpad.com/397024-salafy-haraky-vs-salafy-yamani-vs-salafy-sururi 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah- 
thogut-radio-rodja/ 

Rasulullah bersabda, 

Sian Lb Soakany OP AI aan Lao Madang OP (Ae lari LAS SI LL OPS Ty IK) SI Uk 

SI &. 
“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6572 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al @aadli pada Juz'u al 
Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 
Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits 
diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih) 


Tentulah Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah atas tingkah perilaku mereka seperti itu 
begitupula dengan karib-kerabat dan keluarga mereka yang telah meninggal dunia akan 
mendoakan mereka agar Allah Azza wa Jalla tidak mematikan mereka sampai Allah Azza wa Jalla 
memberikan hidayah 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

SP AE ALI NJB SUS pe OS Oly dg pinta Lai OS OP SAI oya Sl SU Je Ke Ular Oo) 
“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 


mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 
kepada kami.” (HR. Ahmad dalam musnadnya) 


Kitapun, kaum muslim pada umumnya mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mau 
bermazhab. 


Lebih baik, lebih selamat mengikuti pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat karena mereka bertalaggi (mengaji) langsung dengan 
Salafush Sholeh. 


Bagaimana dengan mazhab kami ? 


Sebagaimana yang kita ketahui dari pertemuan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah 
dihadapan para Sahabat ada tiga pokok dalam agama Islam yakni 


Islam , tentang rukun Islam, perkara syariat, figih 
Iman , tentang rukun Iman, i'tigod, ushuluddin 
Ihsan , tentang ihsan , akhlak , tasawuf 


Secara umum kami berupaya mengikuti mazhab Imam Syafi'i - rahimahullah untuk pelaksanaan 
perkara syariat. Mazhab Imam Syafi'i yang dikuti oleh kaum muslim pada umumnya di Indonesia. 


Pendalaman i'tigod , kami berupaya mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i ) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) yang diringkas oleh para pengikut Imam Asy'ari dengan 
“Agidatul Khomsin / 3xis cet! “ Artinya: Lima puluh Agidah dimana didalamnya ada 20 sifat 


wajib bagi Allah sebagai "batasan" untuk mengenal Allah. 


Sedangkan tasawuf kami berupaya mengikuti ulama-ulama Sufi seperti Syaikh Abdul @adir 
Jaelani (bermazhab Imam Hambali) , Syaikh Ibnu Athoillah (bermazhab Imam Maliki) dan lain lain 


Apa yang kami lakukan dalam perkara agama menyesuaikan dengan nasehat para Imam Mazhab 
antara lain 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”Berusahalah engkau menjadi seorang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6573 ) 


yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil 
salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. 
Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak 
dapat merasakan kelazatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak 
mahu mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik ra bahwa menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak 
dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar . 


Kami mengikuti Imam Mazhab agar kami dapat mencapai muslim yang Ihsan, muslim yang 
berma'rifat, muslim yang menyaksikan Allah, muslim yang disisiNya, muslim yang berakhlak baik, 
berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0980. Bermazhab adalah kebutuhan 


Bermazhab atau mengaji (bertalaggi) pada ulama bermazhab adalah kebutuhan bagi kaum 
muslim yang hidup pada zaman ini. Salah satu alasannya adalah dikarenakan hadits yang telah 
dibukukan hanyalah sebagian saja dan sebagian lagi dalam bentuk hafalan, dimana para 
penghafal hadits tersebut sudah tidak dapat kita temukan lagi. 


Syarat sebagi seorang mujtahid untuk menyampaikan kepada khalayak ramai adalah mengetahui 
dan memahami seluruh ayat-ayat Al @uran dan seluruh hadits karena keseluruhannya saling 
terkait. Walaupun Al-@ur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas namun pemahaman yang 
dalam haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya). Firman Allah ta'ala yang 
artinya, “Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (411:3) 


Pada hakikatnya kita diperintahkan untuk mengikuti orang yang mengetahui Al Guran dan As 
Sunnah. Firman Allah ta'ala yang artinya, “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” IOS. an-Nahl : 43| 


Misalnya kita membeli air, apa hukumnya, tentunya mubah saja, namun bila kita akan shalat 
fardhu tapi air tidak ada, dan yang ada hanyalah air yang harus beli, dan kita punya uang, maka 
apa hukumnya membeli air, dari mubah berubah menjadi wajib tentunya. karena perlu untuk 
shalat yang wajib. 


Demikian pula dalam syariah ini, tak wajib mengikuti madzhab, namun karena kita tak mengetahui 
samudra syariah seluruh madzhab, dan kita hidup 14 abad setelah wafatnya Rasul shallallahu 
alaihi wasallam, maka kita tak mengenal hukum ibadah kecuali menelusuri fatwa yang ada di 
imam imam muhaddits terdahulu, maka bermadzhab menjadi wajib, 


Karena kita tak bisa beribadah hal hal yang fardhu / wajib kecuali dengan mengikuti salah satu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6574 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


madzhab itu, maka bermadzhab menjadi wajib hukumnya 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al Guran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al @ur'an 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 
Hal yang akan dipertanyakan terhadap sebuah pendapat / pemahaman seperti : 


Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? 


Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu ? 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya 

Dalam memahami Al @ur'an dan As Sunnah, sebaiknyalah kita bertalaggi (mengaji) kepada ulama 
yang bermazhab. Tidak boleh kita memahami Al @uran dan As Sunnah bersandarkan dengan 
belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya 
dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah). 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Begitupula Rasulullah telah melarang kita untuk memahami Al Guran dengan akal pikiran kita 
sendiri 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6575 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah. 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. Al-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 
Al Imam Syafi'i ra mendapatkan penjelasan Al @uran dan As Sunnah dari lisannya Al-Imam 
Malik bin Anas ra, 
Al-Imam Malik bin Anas ra mendapatkan penjelasan Al @ur'an dan As Sunnah dari lisannya Al- 
Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra, 
Al-Imam Nafi”, Tabi' Abdullah bin Umar ra mendapatkan penjelasan Al Guran dan As Sunnah 
dari lisannya Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra, 


Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra mendapatkan penjelasan Al @ur'an dan As Sunnah 
dari lisannya Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 


Salah satu cara mempertahankan sanad ilmu atau sanad guru adalah dengan mengikuti 
pendapat/pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab 
yang empat dan penjelasan dari para pengikut Imam Mazhab sambil merujuk darimana mereka 
mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 

Ulama yang tidak mau bermazhab , pada hakikatnya telah memutuskan rantai sanad ilmu atau 
sanad guru, berhenti pada akal pikirannya sendiri dimana didalamnya ada unsur hawa nafsu atau 
kepentingan. 

Marilah kita tegakkan ukhuwah Islamiyah dengan mengikuti pemahaman / pendapat Imam 
Mazhab yang empat dan penjelasan dari para ulama pengikut Imam Mazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/01/tegakkan-ukhuwah-islamiyah/ 

Marilah memahami Al Guran dan As Sunnah dengan bertalaggi (mengaji) kepada ulama yang 
bermazhab ditambah dengan mutho'laah (menelaah) kitab-kitab Imam Mazhab dan para 
pengikutnya. 

Ikutilah Imam Mazhab yang telah disepakati dalam suatu wilayah / negara agar mudah saling 
belajar dan saling mengingatkan. 


Di negara kita, pada umumnya adalah bermazhab Imam Syafi'i . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6576 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Syafi"i -rahimahullah adalah imam mazhab yang cukup luas wawasannya karena bertalaggi 
(mengaji) langsung kepada Salafush Sholeh dari berbagai tempat, mulai dari tempat tinggal 
awalnya di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke Irag, pindah ke 
Persia, kembali lagi ke Makkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya ke Mesir. Perlu 
dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis, tetapi untuk 
mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama. Jadi tidak heran kalau Imam 
Syafi'i -rahimahullah lebih banyak mendapatkan hadits dari lisannya Salafush Sholeh, melebihi 
dari yang didapat oleh Imam Hanafi -rahimahullah dan Imam Maliki -rahimahullah 


Namun dalam hal menetapkan perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menetapkan 
perkara larangan yang jika dilanggar berdosa dan menetapkan perkara pengharaman yang jika 
dilanggar berdosa atau membuat fatwa atau menetapkan penegakkan hukum syari'ah maka 
sebaiknya tetap memperbandingkan pendapat antara Imam Mazhab yang empat. Oleh karenanya 
pada perguruan tinggi Islam, fakultas syari'ah diperlukan jurusan perbandingan mazhab dan 
hukum. 


Contoh ulama yang masih berpegang teguh kepada pemahaman/pendapat Imam Mazhab yang 
empat adalah Mufti Mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah sebagaimana contoh yang terurai dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 

Imam Mazhab yang empat, mereka bermazhab pada Rasululllah melalui bertalaggi (mengaji) 
pada Salafush Sholeh . Jadi, kita mengikuti Imam Mazhab yang empat dengan bertalaggi 
(mengaji) pada ulama bermazhab artinya bermazhab kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam 


Sedangkan mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh , kenyataannya 
mereka tidak bertalaggi (mengaji) pada Salafush Sholeh. Mereka mengikuti pemahaman Salafush 
Sholeh melalui upaya pemahaman terhadap lafaz/perkataan Salafush Sholeh dengan akal pikiran 
mereka sendiri. Sehingga boleh dikatakan mereka bermazhab dengan akal pikiran mereka sendiri 
atau dengan kata lain mereka telah menjadikan akal pikirannya sendiri sebagai berhala atau yang 
disebut menuhankan pendapat sendiri (istibdad bir ro'yi) 


Hal yang harus kita ingat selalu janganlah menjadikan akal pikiran kita sebagai berhala 
Allah Azza wa Jalla berfirman, 

AI gd ya UUT aing mag Tali 
“Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at- 
Taubah (9/:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak” 
Kaya Lt pegale Iya pe ISL y 0 gkontual Udi Ob Lele ISI IS 4S) Akon li Sud Hu 


“Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu 
menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda ” mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6577 ) 


kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


Mereka yang mengada-ada atau membuat perkara baru (bid'ah) yang bukan kewajiban menjadi 
kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, yang tidak diharamkan menjadi haram 
(dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan yang tidak dilarang menjadi dilarang (dikerjakan 
berdosa) atau sebaliknya adalah yang disebut sebagai ahli bid'ah. 


Oleh karenanya ahli bid'ah termasuk pelaku perbuatan syirik, karena penyembahan kepada selain 
Allah, penyembahan diantara pembuat bid'ah (perkara baru) dengan pengikutnya, perbuatan yang 
tidak ada ampunannya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
La JS ala ye Lal um Mi Ol 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Mereka yang tanpa disadari telah mengada-ada dalam perkara agama, mengada-ada dalam 
perkara perintah dan larangan berdasarkan akal pikiran mereka sendiri. Agama adalah 
perintahNya dan laranganNya 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Mereka terjerumus kedalam kekufuran disebabkan antara lain, 
1. Tanpa disadari telah menjadi ahli bid'ah, mengada-ada atau membuat perkara baru (bid'ah) 
dalam perkara larangan maupun kewajiban yang merupakan hak Allah ta'ala menetapkanNya. 
2. Terjerumus kekufuran dalam i'tigod 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir secara pasti.” 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Begitupula peringatan yang disampaikan oleh khataman Khulafaur Rasyidin, Imam Sayyidina Ali 
ra dalam riwayat berikut, 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6578 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu'allim Al-Gurasyi (w. 725 H) dalam Kitab 
Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu'tadi). 


Mereka terjerumus dalam kekufuran sehingga menjadi musyrik, dan mempunyai rasa permusuhan 
terhadap manusia yang telah bersyahadat 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (51: 82 ) 


Jadi kalau mempunyai rasa permusuhan terhadap manusia yang telah bersyahadat atau 
memerangi manusia yang telah bersyahadat maka boleh jadi telah menjadi musyrik karena 
terjerumus kedalam kekufuran. 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


“waitashimuu bihabli allaahi jamii'an walaa tafarraguu waudzkuruu ni'mata allaahi “alaykum idz 
kuntum a'daa-an fa-allafa bayna guluubikum fa-ashbahtum bini'matihi ikhwaanan" 


“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah 
kamu bercerai berai , dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh- 
musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi 
bersaudara” (AS Ali Imron (31: 103) 


“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara”. (As. Al-Hujjarat :10) 


“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


0985. Mereka hasil pengajaran ulama korban ghazwul fikri 


Mereka adalah hasil pengajaran ulama korban hasutan atau ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi 
melalui pusat-pusat kajian Islam yang kaum Zionis dirikan atau melalui ulama-ulama yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6579 


“dibentuk” atau dipengaruhi oleh kaum Zionis. Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris 
bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of 
Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa 
kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah 
mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti 
mazhab untuk menulis buku buku yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Kaum Zionis Yahudi menghasut kaum muslim untuk memahami Al Guran dan As Sunnah dengan 
akal pikiran masing-masing dengan pemahaman secara ilmiah agar timbul perselisihan di antara 
kaum muslim karena perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman. Mereka dihasut untuk 
tidak lagi mengikuti pemahaman para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias 
Imam Mazhab yang empat. Mereka melarang kaum muslim untuk taglid kepada Imam Mazhab 
yang empat bahkan dengan menyalahgunakan firman Allah Azza wa Jalla seperti firmanNya : 


Dkagg Uji Let Ulin U majuk 0 Ja Uebis ale Udi Lu Se LE Is tyas ja 1319 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” Mereka 
menjawab: (Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) 


nenek moyang kami.' (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu 
tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk?” (AS al Bagarah (2: 170) 


Mereka katakan bahwa kaum muslim pada umumnya yang mengikuti Imam Mazhab yang empat 
sebagai mengikuti nenek moyang terdahulu. Yang dikatakan “nenek moyang kami” dalam firman 
Allah ta'ala tersebut adalah orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh a.s. Apakakah mereka 
menganggap nenek moyang kami adalah kaum hindu atau buddha ? Mereka terhasut pencitraan 
yang dilakukan imperialisme barat. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/19/sejak-abad-ke-1-h/ 

Firman Allah ta'ala dalam (AS Al Bagarah (2):170) bukanlah larangan bagi kaum muslim untuk 
mengikuti para imam/pemimpin ijtihad. Para Imam Mazhab yang empat juga tidak pernah 
melarang kaum muslim untuk mengikuti mereka. Buat apa Imam Mazhab yang empat bersusah 
payah berijtihad dan beristinbat terhadap Al Gur'an dan As Sunnah 


Para Imam Mazhab yang empat hanya mengingatkan kita, kaum muslim untuk mengikuti mereka 
sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. Imam Bukhari dan 
Imam Muslim merekapun mengikuti Imam Mazhab walaupun mereka berkompetensi dalam 
berijtihad dan menganalisa sanad dan matan/redaksi hadits karena Imam Mazhab yang empat 
selain berkompetensi berijtihad , mereka berkompetensi dalam beristinbat, menetapkan hukum 
perkara kedalam 5 hukum perkara, yakni wajib (fardhu), sunnah (mandub), haram, makruh, 
mubah 


Kompetensi beristinbat tidak dapat dicapai oleh kebanyakan kaum muslim. Jumhur ulama dari 
dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa ulama yang berkompetensi berijtihad sekaligus 
beristinbat adalah Imam Mazhab yang empat. Memang ada Imam Mazhab yang lain selain yang 
berempat namun pada akhirnya pendapat / pemahaman mereka karena tidak komprehensive atau 
tidak menyeluruh sehingga kaum muslim mencukupkannya pada Imam Mazhab yang empat 


Berikut contoh pendapat mereka dengan menyalahgunakan perkataan Al Imam asy Syafii 
rahimahullah 


Al Imam asy Syafi'i Rahimahullah berkata juga, "Semua yang aku ucapkan namun menyelisihi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6580 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ucapan Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama. 
Janganlah kalian taglid kepadaku.” 


Perkataan Al Imam asy Syafi'i Rahimahullah hanya mengingatkan kaum muslim meninggalkan 
perkataan atau pendapat Beliau jika menyelisihi ucapan Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bukan 
larangan untuk mengikuti keseluruhan pendapat'pemahaman Beliau yang telah disepakati oleh 
jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang sebagai imam/pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam 
Mujtahid Mutlak) 


Contoh pendapat mereka yang lain, Al Imam asy Syafi'i Rahimahullah sangat mencerca tadlid, 
sedangkan shufiyah mendidik murid-murid mereka untuk taglid. Al Imam asy Syafii 
Rahimahullahu berkata, "Kaum muslimin ijma', barangsiapa yang telah jelas baginya Sunnah 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak halal baginya meninggalkannya karena 
ucapan seseorang.” 


Perkataan Al Imam asy Syafi'i Rahimahullah hanya mengingatkan kaum muslim meningalkan 
ucapan seseorang yang menyelisihi Sunnah Rasulullah. 


Imam Al Baihagi rahimahullah menyebutkan satu riwayat, bahwa Al Imam asy Syafii 
Rahimahullah pernah mengatakan,” Aku telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, 
aku tidak memperoleh dari mereka kecuali dua huruf ini, "Waktu adalah pedang” dan “Termasuk 
kemaksuman, engkau tidak mampu” (maknanya, sesungguhnya manusia lebih cenderung berbuat 
dosa, namun Allah menghalangi, maka manusia tidak mampu melakukannya, hingga terhindar 
dari maksiat). 


Mereka menyalahgunakan, memotong, mengalihkan makna perkataan Al Imam asy Syafii 
Rahimahullah. Mereka katakan bahwa Al Imam asy Syafi'i Rahimahullah mencela kaum Sufi. 
Padahal Al Imam asy Syafi'i Rahimahullah hanya mencela mereka yang mengaku-aku seorang 
sufi atau mencela mereka yang telah menjalankan tasawuf namun meninggalkan perkara syariat. 
Pemutar balikkan perkataan Al Imam asy Syafi'i Rahimahullah selengkapnya telah diuraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/29/pemutarbalikan-perkataan- 
ulama/ 

Andaikata tasawuf adalah sesat, mustahil para pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat menasehatkan agar kaum muslim menjalankan tasawuf 


Imam Syafi'i ra menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”"Berusahalah engkau menjadi seorang 
yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil 
salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu. 
Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak 
dapat merasakan kelazatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak 
mahu mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik ra bahwa menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak 
dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik ra menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari fikih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia ., hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” 


Sejak dahulu kala di perguruan tinggi Islam, tasawuf adalah pendidikan akhlak. 
Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menceritakan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6581 | 


kisah sedih pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan. Ia merupakan dilema, antara jauhnya 
standar akhlak menurut kualitas hidup sufi, dengan angkuhnya sistem pendidikan. Dilema sistemik 
ini dipersedih oleh fakta bahwa para gurupun ternyata jauh dari standar akhlak, dalam sebuah 
ruang kelas, dimana para murid hanya mencari coretan nilai, atau sebatas titik absensi. 


Selengkapnya dalam tulisan pada http://Imutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan- 
akhlak/ 


Kesalapahaman ulama-ulama mereka hanya dikarenakan tidak tahu dengan apa yang dinamakan 
tharikat sufi , jalan (tharikat) untuk menjadi muslim yang ihsan. Jalan menelusuri jalan (tharikat) 
yang telah dilalui oleh Rasulullah, dimulai dengan beliau berkhalwat (mengasingkan diri dari 
keramaian) dan bertahanuts (perenungan/kontemplas diri) di gua hira. Kemudian Beliau 
menerima wahyuNya tentang perkara syariat , syarat untuk menjadi hamba Allah yang berisikan 
perintahNya dan laranganNya. Kemudian setelah syarat dipenuhi/dijalankan maka dilakukanlah 
perjalanan diri melalui magom-magom hakikat hingga sampai (wushul) kepada Allah Azza wa 
Jalla. menjadi muslim yang Ihsan atau muslim yang berma'rifat, muslim yang menyaksikan Allah 
Azza wa Jalla. 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. : 
e Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 
e Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 
Apakah Ihsan ? 
Wp S6 Ap 3 Uap ar ata db ass of JB sdh Ih 6 IE 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?suranoz2&ayatno-3&action-display&optionscom muslim 
Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah berma'rifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6582 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Tasawuf adalah tentang akhlak atau tentang Ihsan. Kaum Zionis Yahudi mencitrakan hal yang 
buruk terhadap tasawuf dalam Islam adalah dalam rangka mereka merusak akhlak kaum muslim 
sebagaimana mereka menyebarluaskan pornografi, liberalisme, hedonisme dll sebagaiman yang 
telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/31/beragama- 
dengan-benar/ 


Kaum Sufi adalah mereka yang mengikuti Imam Mazhab yang empat dalam hal menjalankan 
perkara syari'at. Perkara syariat adalah syarat sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala 
apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi 
perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah dilarangNya yang 
jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya yang jika dilanggar 
berdosa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia, dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 


Para Imam Mazhab yang empat telah menguraikan tentang figih , tentang agama, tentang 
perintahNya dan laranganNya 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Kaum Sufi adalah mereka yang mengikuti Imam Mazhab yang empat contohnya, Syaikh Abdul 
Gadir Jaelani bermazhab Imam Hambali , Syaikh Ibnu Athoillah bermazhab Imam Maliki, Syaikh 
al-Junayd al-Baghdadi bermazhab Imam Syafi'i , dll 


Oleh karenanya kita sebaiknya mentaati atau mengikuti nasehat para pemimpin ijtihad kaum 
muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat, bahwa setelah kita menjalankan 
perkara syariat, syarat sebagai hamba Allah maka selanjutnya adalah menjalankan tasawuf atau 
memperjalankan diri agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla , bertemu dengan Allah 
ketika kita masih di alam dunia, sehingga mendapatkan nikmat lebih awal dari kaum muslim 
kebanyakan yang menikmatinya ketika telah menjadi penduduk surga. Sehingga mereka yang 
menjalankan tasawuf maka perkara syariat bukanlah sebagai beban namun sebuah kenikmatan, 
kelezatan atau kesenangan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam “....kesenanganku dijadikan dalam sholat (diriwayatkan oleh Anas ra) atau 
sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Imam Sayyidina Ali ra minta dicabut anak panah ketika 
Beliau sedang sholat. 


Dengan menjalankan tasawuf kita dapat memahami atau mengalami apa yang dikatakan oleh 
Imam Syafi'i ra dalam nasehat beliau di atas, “nikmatnya atau kelezatan tagwa" 


Dengan menjalankan tasawuf adalah memenuhi anjuran para ulama pengikut Imam Mazhab yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6583 ) 


empat seperti 
Imam Nawawi Rahimahullah berkata : 
AYI JSYI 3 FE ye CELAY JII JLN 9 Rd ASI AINI dl IN Coy aah Ipad Hb dye. 
Sana y al pad IA Il pr Jail 3 ye AJ. 


“ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa kepada Allah di dalam sepi maupun 
ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, berpaling dari makhluk di dalam 
penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari pemberian-Nya baik sedikit ataupun 
banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid 
wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam Nawawi). 


Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Atsgalani berkata : 
Va Jen Ia NS Jia GUS 3 case La los jan JUS Kg laki ANIS pe ani pLAYI OT pa Aang KS SI 
IS Sg Y Gd pia 3 MP Helin 3 0) maks dalal otr y SLh EL — mo sal PYI SI — la. ereuo Ws 
ce da Ra 3 — smleedi WJL ye — (ld! yagia yah Sen JWy Ld dah ya Y OT AKu ya de Sy Aly 
Lead Sains oya Spot akal Oia 3 AAS) NI, Lady padi y AKA 3 Lala OS asli Oluoi 


“ Al-Khatib meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa imam Ahmad mendengar ucapan Al- 
Muhasibi, maka beliau berkata pada sahabat-sahabatnya “ Aku belum pernah mendengar ucapan 
tentang hakikat-hakikat seperti ucapan al-Muhasibi ini dan aku berpendapat jangan engkau 
berteman dengan semisal al-Muhasibi. Aku (Ibnu Hajar) katakana : “ Sesungguhnya imam Ahmad 
melarang untuk berteman dengan orang semisal al-Muhasibi , karena beliau mengetahui 
pendeknya magam (kedudukannya) dibandingkan kedudukan mereka. Karena al-Muhasibi berada 
di dalam magam dhig (sempit) yang tidak mampu ditapaki oleh setiap orang dan dikhawatirkan 
bagi orang yang menapaki tidak bisa memenuhi hagnya. Ustadz Abul Manshur al-Baghdadi 
berkata “ Dari al-Harits al-Muhasibi di dalam bab Tingkatan pertama dari pengikut Imam Syafi'i “ 
Beliau al-Muhasibi adalah seorang imam di bidang ilmu figih, tasawwuf, hadits dan kalam. Dan 
kitab beliau di dalam ilmu ini merupakan ushul / sandaran bagi ulama yang mengarang kitab ilmu 
“ (Tahdzib at-Tahdzib juz 2 halaman : 117, karya imam Ibnu Hajar al-Asgalani) 


Al-Allamah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitami berkata : 
Luls pul, Kb las, AI Las Rd pall 2sLJI JS SUS YI pas ASI ne Ola (dag 1 Ad pall Bold Je adas ol SuI 
bang ba Alat eh elu Ui (AB Fl yani Lado Gay Cool Cl 3 labiy (rel Je PE Lb beton Aly 
did ya 3 DAU S Jab Kai Pj ale ats 3 B4 ya Lanal 383 CI ASI 92 mtor pa Toupun YA 
OM La HUI Ea dya tab, Ale J4 ly Undaln Jiaal Jl onyy BA OLI Als A cai pia Jl maly Aib Me Me dll, 
YA DU aa ale Uh LG Lie Uyai Oly Kemal (yA 24k G Lenbas Ol Welas) AKU Aydly OLA AI oli 
ber Aan Yg pad Segi JS IP LI Order RSNI, eri, 
“ Berhati-hatilah kamu dari menentang para ulama shufi. Dan sebaiknya bagi manusia sebisa 
mungkin untuk tidak menentang para ulama shufi, semoga Allah member manfaat kpeada kita 
dengan ma'rifat-ma'rifat mereka dan melimpahkan apa yang Allah limpahkan kepada orang-orang 
khususnya dengan perantara kecintaan kami pada mereka, menetapkan kita pada jalan pengikut 
mereka dan mencurahkan kita curahan-curahan ilmu ma'rifat mereka. Hendaknya manusia 


menyerahkan apa yang mereka lihat dari keadaan para ulama shufi dengan kemungkinan- 
kemungkinan baik yang dapat mengeluarkan mereka dari melakukan perbuatan haram. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kami sungguh telah menyaksikan orang yang sangat menentang ulama shufi, mereka para 
penentang itu mendapatkan ujian dari Allah dengan pencabutan derajatnya, dan Allah 
menghilangkan curahan kelembutan-Nya dan rahasia-rahasia kehadiran-Nya. Kemudian Allah 
menimpakan para penentang itu dengan kehinaan dan kerendahan dan mengembalikan mereka 
pada derajat terendah. Allah telah menguji mereka dengan semua penyakit dan cobaan . Maka 
kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari hantaman-hantaman yang kami tidak sanggup 
menahannya dan dari tuduhan-tuduhan yang membinasakan. Dan kami memohon agar Engkau 
menetapi kami jalan mereka yang kuat, dan Engkau anugerahkan kami apa yang telah Engkau 
anugerahkan pada mereka sehingga kami menjadi orang yang mengenal Allah dan imam yang 
mujtahid, sesungguhnya Engkau maha Mampu atas segala sesuatu dan maha layak untuk 
mengabulkan permohonan “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 113, karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami) 


Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Islam Tajuddin As-Subuki berkata : 
LL AN Ki DI petkk2 Jail 0 GA Loss pd JLN emas an, (BUY GAS 3 Liang malay SI sal 
El 3 Ogbsi LAI yo Opo yak (Aly Ceton Temanal y Lab In Y MY ale HJ mama Y ory AAS pl dll JB 
Spam BEN AJ pb nol) &1 Jaf Hi eela 18 of II Sai HW ye LAS Pola OLI 
Any Aan AI ap Ceria La 
“ Semoga Allah memanjangkan hidup para penganut tasawwuf dan mengangkat derajat mereka 
serta mengumpulkan kita dan mereka di surga. Sungguh telah banyak pendapat miring tentang 
mereka yang bersumber dari kejahilan akan hakekat mereka disebabkan oknum-oknum yang 
membuat samar ajaran tasawwuf. Oleh karenanya syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini berkata “ 
Tidak boleh berhenti dalam mendefiniskan mereka, sebab mereka tak memiliki batasan istilah. 
Yang benar adalah keabsahannya dan definisi shufiyyah adalah orang-orang yang berpaling dari 
dunia yang menyibukkan diri disebagian besar waktunya dengan beribadah. Kemudian 
bermunculanlah ta'rif-ta'rif baru tentang tasawwuf..(sampai ucapan beliau) : “..Kesimpulannya 
ulama tasawwuf adalah keluarga dan orang-orang khusus Allah yang diharapan turunnya rahmat 
dengan menyebut nama mereka dan turunnya hujan dengan perantara doa mereka. Maka 
semoga Allah meridhoi mereka dan kita semua dengan sebab mereka “. (Mu'idun Ni'am wa 

Mubidun Nigam halaman : 140, karya imam Subuki) 


Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi berkata : 
Toon Urad AU Blakag (YO Ra IPP Cagar oya bh Terb AS edi 3 Sad ole Oi IU Al aiby ls 
dil op 6 dlnyg dilail Ang diklat ya danang Al sllal oAB «dala O yakin dulouel O yakin 0 lalin Dal ia 
HI IS pal ea petis Igoy Igo 3 Gaby le at Iga ASU peta Tya y AA Ing Jasa Used Ua8 rpad Jaa 
Dgn Ai ABy € meadel UlI Bellah II SUS oli MAL Lag Jp JUS dipan | ya aing SAI pl Jl eka Jag3 
JA SIS ya ken! ya II on OT le Lani y Jaldel Udah laka la gia. 
“ Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufig-Nya padaku dan kamu, sesungguhnya ilmu 
tasawwuf itu sendiri adalah ilmu yang mulia, tinggi derajatnya dan luhur urusannya. Para imam 
Islam dan para ulama penunjuk manusia sejak dulu hingga sekarang selalu mengangkat 
lambangnya, meninggikan martabatnya dan mengangungkan para pemeluknya dan meyakini 
kemulian ahlinya. Karena mereka adalah para wali Allah Swt dan orang-orang khusus-Nya dari 


makhluk-Nya setelah para nabi dan rasul-Nya, akan tetapi masuklah sesuatu yang asing sejak 
dulu hingga sekarang yang menyerupai penganut tasawwuf padahal sama sekali mereka bukanlah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6585 | 


dari ahli tasawwuf. Mereka berbicara tanpa ilmu dan mengerti hakikat, sehingga mereka 
tergelincir, sesat dan menyesatkan. Di antara mereka ada yang mencukupkan saja dengan nama 
dan menjadikan perantara untuk mengambil keuntungan dunia. Di antara mereka ada yang belum 
mencapai hakikat sehingga mereka berucap dengan hulul dan semisalnya, sehingga itu semua 
membuat munculnya buruk sangka terhadap semua ajaran tasawwuf. Sungguh para pengambil 
pelajaran dari mereka telah member peringatan atas nasehat mulia ini dan menetapkan bahwa 
semua perkara buruk ini muncul dari sesuatu yang asing (di luar tasawwuf) tersebut “. (Ta'yidul 
Hagigah al-'Aliyyah Wa Tasyiduth Tharigah asy-Syadziliyyah halaman : 7, karya imam as-Suyuthi) 


Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi berkata : 
Gada Ot Ada Ji rol ON ella WS adalh Sad AYI GB jam oya AT Of deli pall Il 3 al AI 
Ay KEL O gkaniy pg Wb adil #Uaal JB) Lemon Gay Iekag Ciaiddl GIS oya 9 pmilly Aadnasll ya Ilai dl dhan di) 
JUS Ae Ogan tmdilasy AU mai Ala 3 IWAN ye ey para LN Oyiky Gila GI 2 Gadil 
oma IP ye Ae Njay UJong jo Ala HSNI 


“ 


Bab kedelapan : Tentang keadaan-keadaan ahli tasawwuf. Ketahuilah, sesungguhnya 
kebanyakan orang yang menghitung pembagian golongan umat tidak menyebut golongan ahli 
tasawwuf dan hal itu salah, karena keseluruhan ucapan ahli tasawwuf adalah sesungguhnya jalan 
menuju pengenalan kepada Allah Ta'ala adalah Tashfiyyah (penyucian) dan membersihkan diri 
dari ketergantungan badan, dan jalan ini merupakan jalan yang baik. Beliau juga berkata “ Kaum 
shufi adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan tafakkur dan membersihkan jiwa dari 
ketergantungan jasmaniyah, berusaha keras agar hati mereka tidak kosong dari mengingat Allah 
Ta'ala di dalam gerak-gerik mereka, selalu berpegang dengan kesempurnaan adab bersama 
Allah, dan merekalah paling baiknya golongan anak manusia “. (Itigadaat firagil Muslimin wal 
musyrikin halaman : 72-73, Karya imam Fakhruddin Ar-Razi) 


Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Abdu Rauf al-Manawi berkata : 
AI ka ya! "— SSI laa si, , AI sa At 3 SU so, dad as OLI ot be db, 
23) La AI OT Ken Ill DELI 5, OLI Ml de LIS aya ham Com... Alai paaly ll aji, 
Ii Ob tang, Olah Gd Ijb, OLI BII am Alah LS, ea ya GI dlart Oly, WLg Bade 
Sab Iban LIS SIS nyaa) , aiab Aim Bil JS, Olieb js mall SDP Je isa , sh pw £ padi, 
& jamal pgPr 9, PAN malang 
“ Sesungguhnya aku sebelum seorang pemuda dicatat akan catatan alasannya, ingin mencermati 
kisah-kisah para wali Allah yang terpilih, aku telusuri isyarat-isyarat hokum ahli shufi yang baik dan 
aku selidiki keadaan-keadaan mereka dan aku kuak ucapan-ucapan mereka hingga aku 
mendapatkan beberapa faedah yang tinggi sebab itu dan hikmah-hikmah berbobot nan luhur. Lalu 
aku mendapatkan ilham agar mencatat apa yang aku dalami itu pada sebuah buku, dan agar aku 
buat isi biografi perjalanan mereka sebagaimana telah dilakukan sebagian besar ulama. Maka aku 
posisikan ulama shufi dalam beberapa tingkatan dan ku beberkan beberapa tenda dalam 
kumpulan ini. Aku tertibkan nama mereka menjadi sepuluh tingkatan. Setiap seratus tahun satu 
tingkatan dan aku kumpulkan bintang-bintang seluruhnya bagaikan petunjuk bagi kebenaran dan 
penerang bagi kegelapan serta panah api bagi si pencuri “. (Al-Kawaiku Ad-Durriyyah fii Tarajimi 
ash-Shufiyyah halaman : 3-4, karya imam Abdur Raouf al-Manawi) 
Al-Imam Al-Kabir Abdul @ahir Al-Baghdadi berkata : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6586 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0 Alie Alt Relay inai Jaat Of Al (5 Anual Iyadet .A0Ladriy Aini Jal Slel Olg C3 LAI Ia Ja uya JI Jha 
Iyaley Co gama Vai3y pilu Ig lgaie Lg nioely ly ptt 19 mas padi Tah yuli aj Hengia Good sn)... el 
S0 tol pl SARI mat Ide CA Jdlta Ae Kaleg AE adil 0 Jajan Ld JS GAN, ready mami Ol 
el ap Yg celay BO gkamg Y (EA yh Ah up OH cad Ja tema BE BABY Bol Fb A5 
GP PLAY dhjp Ce RElAN, capa paka take JAN, clat DI J Ganydi paka Cha dig kemal maa 
meal! Jai 43 Ay alta ja Aga AI Jah MS) Lado ALI 
“ Fasal pertama dari fasal-fasal bab ini, tentang penjelasan kelompok-kelompok Ahlus sunnah 
waljama'ah. Ketahuilah, semoga Allah membuat kalian bahagia, sesungguhnya Ahlus sunnah 
waljama'ah ada delapan kelompok manusia..(hingga ucapan beliau). Kelompok ke enam di 
anatara mereka adalah orang-orang yang zuhud dan ahlis shufi yang mereka memandang dengan 
mata hati hingga mereka bisa berlaku sederhana, mereka mendapat ujian dan mereka mengambil 
pelajarannya. Mereka ridha dengan ketentuan dan legowo dengan hal yang ringan. Mereka ahli 
shufi mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertangung 
jawabannya dari kebaikan atau keburukan dan akan dihisab walau seberat biji atom pun. Maka 
mereke mempersiapkan diri dengan sebaik-baik bekal untuk hari kembali kelak dan ucapan 
mereka berjalan di dalam dua jalan ibarat dan isyarat berdasarkan karakter ahli hadits bukan 
orang yang menjual permainan hadits. Mereka beramal kebaikan tidak dengan pamer dan tidak 
meninggalkan kebaikan karena malu. Agama mereka Tauhid dan meniadakan Tasybih 
(penyerupaan) dan mazdhab mereka Tafwidh (menyerahkan makna) kepada Allah Swt, tawakkal 
dan penyerahan diri kepada perintah Allah. @onaah terhadap rezeki yang mereka dapat dan 
berpaling dari mengeluh atas-Nya. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan pada orang yang 
dikehendaki-Nya dan Allah maha memiliki keutamaan yang agung “. (Al-Farg bainal Firag halaman 
1230) 
Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Ashfihani berkata : 
eta Gang Rela gala yana LS Hb ya Taka La SI Otorly Jong j2 dab camat A3 Sid Al eyaoel ag Ul 
Aku P3 eU) Call 4 dslonadl OB up Il ya Alie P3 Hi) & yak oya rima SE aya AAS 
yag Enkaril!y Unabasak! wa Dat y GI, Pagal Baliy GAB AJI Sg GL JII by UI Us S6 
Sak UU SU3 9 IledI Badal 3d Unila, JUN Ga 3 A ongebah Undastll, ILASII yag Cr pall oya LI Jaa 
ces3 JUS Ad IN 9 Roby oem! Randi ya peta Cree G JLanYI, Jail JS 3 SENI, akal Jal Oludy Wild Jana uya 
Cai ya Bell Oleh 3 Jp JAN Bia Rona oya HAL MEI Bl Ran 3 ali JSI Ae oa HASIL Je Lo, 
Les) UanjU , is ega Ode SL ye KASI Jp Uriiontal) Andy bola Aaj OUbUI BN de SI, 
pAAN SAN Kamal opal! lali pad 3 WN 3), ilang Ie Lesslaly 


“ Selanjutnya, semoga Allah memperbagus taufigmu, maka sungguh aku telah memohon 
pertolongan kepada Allah Ta'ala dan menjawabmu atas apa yang engkau mau dari pengumpulan 
kitab yang mengandung nama-nama kelompok dan sebagian hadits dan ucapan mereka dari 
ulama hakikat dari orang-orang ahli tasawwuf, para imam dari mereka, penertiban tingkatan 
mereka dari orang-orang ahli ibadah sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan setelahnya 
dari orang yang memahami dalil dan hakikat. Menjalankan hal ihwal serta tharigah, bertempat di 
taman (ketenangan) dan meninggalkan ketergantungan. Berlepas dari orang-orang yang 
berlebihan dan orang-orang yang mengaku-ngaku, orang-orang yang berandai-andai dan dari 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6587 ) 


orang-orang yang malas yang menyerupai mereka di dalam pakaian dan ucapan dan 
bertentangan pada mereka di dalam agidah dan perbuatan. Demikian itu ketika sampai padamu 
dari pemaparan lisan kami dan lisan ulama figih dan hadits di setiap daerah dan masa tentang 
orang-orang yang menisabatkan diri pada mereka adalah orang-orang fasig, fajir, suka mudah 
berkata mubah dan halal lagi kufur. Bukanlah menghalalkan dengan kedustaan, umpatan dan 
pengingkaran dengan celaan di dalam managib orang-orang baik pilihan dan perendahan dari 
derajat orang-orang suci lagi baik, akan tetapi di dalam menampakkan pelepasan diri dari orang- 
orang pendusta dan pengingkaran atas orang-orang pengkhianat, bathil sebagai penyucian bagi 
orang-orang jujur dan keluhuran bagi orang-orang ahli hakikat. Seandainya kami tidak menyingkap 
kehinaan dan keburukan orang-orang yang mengingkari tasawwuf itu sebagai bagian dari agama, 
maka kami pasti akan menjelaskan dan mengupasnya sebagai penjagaan, karena salaf kami di 
dalam ilmu tasawwuf memiliki ilmu yang sudah tersebar dan nama yang masyhur “ (Mugoddimah 
Hilyah Al-Awliya, karya imam Al-Ashfihani) 


Al-Imam Al-Kabir Al-Mufassir An-Nadzdzar Abi Al- muzdhaffar Al-lsfirayaini berkata : 
MAY, Bgn! ole: Ledlay blg eyaley pa pelan Uluy Aelahily Audi Jal slizel Ola G1 ybs ml OLI 3, 
AS 9 33 9 Rel ya dd 3 ena SIS Ja Sao Ah AU Jd ya ILY S3 SU), FUHI, HUM ea led lag 
oa da3 ikan 3 denga P3 esa) RUU mag 0 ya ka AE ya gali GAJI Aap pl S3 ay Aaniladall, 
oanyia 4 pekan! le ya LAN YNA yA peta ) yna HS) IN yaaa Ala Raya AI ya sb Jl ema 
Ia MS 4 pamit Ih AAA, GAN, 4 Alat 4 Jail O genta AI Jay «6 Aen8AI) GAB Ang 4 Gali ya Sl, 
A39 makai! oya GIS Jat ale Las 


Di bab ke-15 : Tentang penjelasan agidah Ahlus sunnah waljama'ah dan penjelasan kebanggaan 
serta kebaikan hal ihwal mereka. Fasal yang ke- 6 adalah : Ilmu Tasawwuf dan isyarat dan apa 
yang mereka miliki dari ilmu-ilmu yang lembut dan ilmu hakikat. Yang tidak akan mendapat bagian 
sedikitpun dari ilmu ini orang-orang ahli bid'ah bahkan mereka terhalang mendapatkan apa yang 
ada pada ulama tasawwuf dari ketenangan, manisnya ibadah, sakinah dan tuma'ninah. Abu 
Abdirrahman As-Salmi telah menyebutkan guru-guru mereka hampir mendekati seribu, 
mengumpulkan isyarat dan hadits mereka namun tak ditemukan satu pun dari mereka orang- 
orang ahli bid'ah seperti godariyyah, rowafidh dan khowarij. Bagaimana bisa tergambar pada 
mereka padahal ucapan ahli tasawwuf berputar pada taslim, tawakkal dan berlepas dari diri. Dan 
bertauhid dengan akhlak dan keinginan. Sedangkan ahlul bid'ah menisbatkan perbuatan dan 
keinginan, akhlak dan pennetuan pada diri mereka. Hal ini bertentangan dengan ahli hakikat dari 
sifat taslim dan tauhid “. (At-Tabshir fiddin halaman : 164, karya imam al-lsfirayaini) 


Akhir tulisan kali ini kami menyampaikan bahwa pada hakikatnya kita diperintahkan untuk 
mengikuti orang yang mengetahui Al Guran dan As Sunnah 


Firman Allah ta'ala : 

Dyab Y pas ol SU Ja ijug 
“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui.” (AS. an-Nahl : 43| 


Cobalah kita sadari mana yang lebih baik pengetahuannya antara ulama yang mengaku-aku 
mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya tidak bertalaggi (mengaji) dengan 
Salafush Sholeh atau para Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salafush 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sholeh 


Hal yang tidak diperbolehkan bagi yang berkemampuan berijtihad adalah taglid buta, mengikuti 
tanpa merujuk kepada Al Gur'an dan As Sunnah 


Mudah-mudahan saudara-saudara muslim kami menyadari akan upaya ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi , agar kita umat muslim berselisih karena 
perbedaan pemahaman disebabkan tidak lagi mau mengikuti pendapat/pemahaman Imam / 
Pemimpin Ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat 

Kaum Zionis Yahudi memang mereka terkenal pandai, mereka serang terlebih dahulu adalah para 
ulama-ulama di wilayah kerajaan Dinasti Saudi. Kesalahpahaman-kesalahpahaman yang 
ditimbulkan oleh hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) kaum Zionis Yahudi tersebar ke 
seluruh negara berpenduduk muslim, salah satunya melalui beasiswa pendidikan yang diberikan 
oleh Kerajaan Dinasti Saudi. 

Oleh karenanya dalam rangka menegakkan Ukhuwah Islamiyah, marilah kita mengikuti pendapat/ 
pemahaman para Imam / Pemimpin ljtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) alias Imam 
Mazhab yang empat serta penjelasan para ulama terdahulu yang bermazhab sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
0992. Apakah sekte mereka termasuk khawarij 


Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. Khawarij 
secara umum dapat dikenakan kepada mereka yang pemahamannya telah keluar (menyempal) 
dari pemahaman kaum muslim pada umumnya sehingga mereka dikatakan sebagai sebuah 
sekte / firgah. 


Rasulullah telah memperingatkan kaum muslim untuk menghindari pemahaman sekte / firgah dan 
berpegang teguh pada pemahaman jama'ah kaum muslim pada umumnya hingga kematian 
menjemput. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “hendaklah kamu selalu bersama jamaah 
muslimin dan imam mereka ! 


Aku bertanya: “kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana ?' 


Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun 
kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu" 


Firman Allah Azza wa Jalla, wau'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka alyagiinu, “dan taatilah Tuhanmu 
sampai kematian menjemputmu' (@S Al Hijr : 99) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda 
Al Aelb 3 dumdi Alor ya Mall 
“Seorang mujahid adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya untuk mentaati Allah” 


Kita ikuti Sunnah Rasulullah bahwa jika kita mendapatkan perselisihan karena perbedaan 
pemahaman / pendapat maka agar selamat dari kesesatan kita disuruh untuk mengikuti as-sawad 
al azham atau mengikuti kesepakatan jumhur ulama 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6589 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka 
ikutilah as-sawad al a'zham (jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jamaah adalah 
Sawadul A'dzam. 


Khawarij atau mereka yang pemahamannya keluar dari pemahaman jama'ah kaum muslim terjadi 
di setiap masa, baik pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, masa Sayyidina Utsman 
ra, masa Sayyidina Ali ra, masa Sayyidina Husein ra dll. Pemahaman yang keluar dari 
pemahaman jama'ah kaum muslim menimbulkan permusuhan dan bahkan pembunuhan terhadap 
saudara muslimnya sendiri yang dianggap menyelisihi pemahaman mereka. 


Kemudian diceritakan dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang 
yang bertanya kepadanya ketika Sayyidina “Utsman ra dibunuh, untuk berpegang teguh pada 
Jamaah, karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam 
dalam kesesatan. Dan dalam hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, 
dan manusia berpecah belah menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu 
firgah/sekte. Hindarilah semua firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke 
dalam keburukan”. 

Informasi lain tentang pemahaman mereka menyelisihi pemahaman kaum muslim pada umumnya 
sehingga mereka “memerangi” orang beriman dapat kita ketahui dalam tulisan pada http:// 
www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html atau pada 
www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 

Untuk itulah kita hindari pemahaman/pendapat sekte manapun. Hal ini telah diuraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/26/hindari-pemahaman-sekte/ 

Ikutilah pemahaman/pendapat Imam Mazhab yang empat, pemimpin / imam ijtihad kaum muslim 
(Imam Mujtahid Mutlak), mereka yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh dan 
ikutilah penjelasan dari para ulama yang mengikuti Imam Mazhab yang empat sambil merujuk 
darimana mereka mengambil yaitu Al @uran dan as Sunnah. 

Berikut informasi dari para ulama kalangan 4 mazhab bahwa pada masa kehidupan mereka, sekte 
Wahabi pun termasuk khawarij dalam pengertian sekte yang pemahamannya telah keluar dari 
pemahaman/ pendapat jumhur ulama, sekte yang mengikuti pemahaman Ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab yang berasal dari Najd. 

Dari kalangan ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama 
terkemuka abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah 'ala 
Tafsir al-Jalalain sebagai berikut: 


022000 0 A LA 20 0 kc0ge 0 0 30 -- - . cod 0 @ 8 20 ge 202m. IL - 0 5 -..9 0 non Ing oo - 
» oY! Kalian ja LS nela Gprakunad alas Lily O glouian 9 dini 9 SSI dug Op pu AU) BA 5 VI odds 
S PN an PJ S.. aNa ISA - 0... 2 EN Ba ab 23 8 & Ra o In 01. 0 Pa 
mi de Gali Hail) OA (pai VI 0g IE pil Og Relay! ed Jl Jml yanb BA pay ma ji 
YA cod EA). 


“Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang mendistorsi penafsiran al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6590 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


@uran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta benda kaum 
Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, yaitu kelompok di negeri 
Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka bahwa mereka akan 
memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi 
'ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Dari kalangan ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan 

sebutan Ibn Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: 
MN Ayah mk AN yan gb On 5 sela ai ang 
bel og yaa Pel Tau D yakni Di akal “ adi Laka O lom S, AA Par 
SATA AN PA an Jan BA DA AP AB Bala AB 
(IYA Cole 2) Radin Ceale cpaly —al "palu, 


“Keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. 
Sebagaimana terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan 
berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi 
mereka meyakini bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan 
keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan 
membunuh Ahlussunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, 
merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, 
Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Dari kalangan ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi 
berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi 


Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 


S kaan Ol pa oa Vagina Sg La BA P3 5 ya le ws, AN SAI Pee) akad aa Magi Oa 
Le s6 af Ika Madi kat Lele jak dai Jet jk jap ai an Ht SA al, Djan Y Baal, PAT 
DIA UU Soni Ji OS. Al dia ag Ah Gain agan al #N Kah Jasa Of 3 SBI Aam sa, Je 
Sela Te 3 SG ah PN IK GE Da DA GA YAN jan 
Key Ma God Sy Kn Ag seh Ya) 1 25 te GA ag 
8 | Bj p Ia ya al eat 45 SI yak ai ale de Aal Bi 2. sp ati sn Ja Sal 

(AVO ELIA la Je AYI mudi (GA AA ep) 5 Ie ab aa pe SA Ip. 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 


yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 


perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 


setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 


dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 


anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 


Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi. Demikian pula putra beliau, Syaikh 
Sulaiman (kakak Muhammad bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan 


membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat al-Guran dan hadits-hadits 


Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6591 | 


al-Khithab fi al-Radd “ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh 
Sulaiman dari keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar 
yang mengerikan terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang 
menentangnya, dan membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, 
maka ia akan mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam 
hari karena pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang 
menyelisihinya.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Dari kalangan ulama madzhab Syafi'i, al-Imam al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Makki, guru 
pengarang Yanah al-Thalibin, kitab yang sangat otoritatif (mu'tabar) di kalangan ulama di 
Indonesia, berkata: 


JS TN SI kaul Se ia al SA Aa kn JA gam Ae Apa 03 
0 &) ye ala gl At CON an) ya MA Adi) —I kata Se ana sp da La ale II. 
(2t/yp Asta Si ) a 2 ag 


“Sayyid Abdurrahman al-Ahdal, mufti Zabid berkata: “Tidak perlu menulis bantahan terhadap Ibn 
Abdil Wahhab. Karena sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam cukup sebagai bantahan 
terhadapnya, yaitu “Tanda-tanda mereka (Khawarij) adalah mencukur rambut (maksudnya orang 
yang masuk dalam ajaran Wahhabi, harus mencukur rambutnya)”. Karena hal itu belum pernah 
dilakukan oleh seorang pun dari kalangan ahli bid'ah.” (Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Fitnah al- 
Wahhabiyah, hal. 54). 


Demikian pernyataan ulama terkemuka dari empat madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, 
yang menegaskan tentang sekte mereka. 


Dalam Shahih al-Bukhari, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 


“Akan ada sekelompok manusia keluar dari arah timur. Mereka membaca al-Guran, namun apa 
yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana 
anak panah keluar dari sasarannya. Tanda-tanda mereka mencukur rambut.” 


Al-Imam al-Gasthalani berkata dalam mengomentari hadits ini, bahwa yang dimaksud dari arah 
timur adalah arah timur kota Madinah seperti Najd dan sesudahnya. Demikian pula Wahhabi, lahir 
di Najd dan kemudian menyebar ke mana-mana. Di samping mencukur rambut juga menjadi ciri 
khas mereka. Kaum Wahhabi memerintahkan orang-orang yang mengikuti mereka agar mencukur 
rambut, meskipun kaum wanita. 


Oleh karena itu, sebagian ulama yang semasa dengan lahirnya ajaran Wahhabi berkata, “Tidak 
perlu menulis bantahan terhadap Ibn Abdil Wahhab. Karena sabda Nabi shallallahu alaihi wa 
sallam cukup sebagai bantahan terhadapnya, yaitu “Tanda-tanda mereka (Khawarij) adalah 
mencukur rambut (maksudnya orang yang masuk dalam ajaran Wahhabi, harus mencukur 
rambutnya)”. 


Dalam hadits lain tentang Khawarij, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Mereka 
akan membunuh umat Islam, akan tetapi membiarkan penyembah berhala”. 


Hadits ini persis dengan aliran Wahhabi. Mereka belum pernah mengarahkan peperangan 
terhadap selain umat Islam. Dalam sejarah mereka belum pernah dikenal bahwa mereka 
mendatangi atau bermaksud memerangi penyembah berhala, karena hal tersebut tidak masuk 
dalam prinsip dan buku-buku mereka yang isinya penuh dengan kecaman dan pengkafiran 
terhadap umat Islam. 


Al-Imam al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibn Umar dalam menjelaskan ciri-ciri kaum Khawarij, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6592 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Mereka mengambil ayat-ayat al-Guran yang turun mengenai orang-orang kafir, lalu mereka 
tuangkan kepada orang-orang beriman”. 


Ibn Abbas juga berkata: “Janganlah kalian seperti Khawarij, memaksakan penafsiran ayat-ayat al- 
Gur'an untuk umat Islam (ahlil giblah). Padahal ayat-ayat tersebut turun mengenai ahlul-kitab dan 
orang-orang musyrik. Mereka tidak mengetahui ilmunya, lalu mereka mengalirkan darah dan 
merampas harta benda orang-orang Muslim”. Demikian pula kaum Wahhabi, mengambil ayat-ayat 
yang turun mengenai pemuja berhala, lalu mereka terapkan pada orang-orang yang beriman. Hal 
tersebut memenuhi buku-buku dan menjadi dasar madzhab mereka. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


Sumber inspirasi tulisan: “Buku Pintar Berdebat dengan Wahhabi” karya Ust. Muhammad Idrus 
Ramli, alumni Pondok Pesantren Sidogiri tahun 1424/2004 


1007. Pemahaman siapakah yang patut kita ikuti 


Al-Guran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas namun pemahaman yang dalam haruslah 
dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten atau ahlinya (ulama). Firman Allah ta'ala yang 
artinya, “Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (41J:3) 


Pada hakikatnya kita diperintahkan untuk mengikuti orang yang mengetahui Al Guran dan As 
Sunnah. Firman Allah ta'ala yang artinya, “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” IAS. an-Nahl : 43| 


Pertanyaanlah adalah pemahaman/pendapat ulama siapakah yang patut kita ikuti agar tidak 
menimbulkan penyesalan di akhirat kelak. Firman Allah ta'ala yang artinya, “(Yaitu) ketika orang- 
orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, 
dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Hati-hatilah, sebaiknya jangan mengikuti atau menyebarluaskan pemahaman/pendapat ulama 
yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya mereka tidak 
bertalaggi(mengaji) dengan Salafush Sholeh. 


Mereka adalah ulama yang terhasut atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 
Zionis Yahudi. 


Salah satunya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal 
oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan 
umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan 
mazhab (bermazhab) dan istijomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah 
ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku yang menyerang 
tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh 
pihak orientalis. 


Kaum Zionis Yahudi melalui pusat-pusat kajian Islam mereka dirikan atau melalui ulama-ulama 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6593 ) 


yang telah dipengaruhi oleh mereka, melancarkan hasutan agar umat Islam memahami Al Guran 
dan As Sunnah bersandarkan pada belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah 
(menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah) agar 
timbul perselisihan di antara kaum muslim diakibatkan perbedaan pemahaman. 


Kaum Zionis Yahudi menghasut umat Islam untuk “meninggalkan” pendapat/pemahaman Imam 
Mazhab yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya (Imam Mujtahid 
Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 


Kaum Zionis Yahudi menghasut kaum SEPILIS (sekulerisme, pluralisme, liberalisme) untuk 
memahami Al @uran dan As Sunnah dengan akal pikiran sendiri, yang dikatakan oleh mereka 
sebagai pemahaman yang menyesuaikan dengan keadaan zaman (modernisasi/pembaharuan) 
atau pemahaman bersifat pragmatis (kepentingan). Sebagaimana contoh diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/04/28/mengangkat-taimiyah/ 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Begitupula Rasulullah telah melarang kita untuk memahami Al @uran dengan akal pikiran kita 
sendiri. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran 
dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat 
kesalahan”. (HR. Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”"Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-@uran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. Al-Hafidh Imam Attsauri 
srahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan orang yang ingin naik ke 
atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. Sanad hadits adalah otentifikasi 
atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan Rasulullah. 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. Hal yang harus kita ingat 
bahwa Al Guran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al Guran hanya dibacakan dan 
dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. Hal yang akan 
dipertanyakan terhadap sebuah pendapat / pemahaman seperti : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6594 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam” ? 


“Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu” ? 
“Dari siapakah mendapatkan pemahaman seperti itu” ? 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama kepada Sahabat. Sahabat 
menyampaikan kepada Tabi'in. Tabi'in menyampaikan pada Tabi'ut Tabi'in. Para Imam Mazhab 
yang empat, pemimpin / imam ijtihad kaum muslim pada umumnya, mereka berijtihad dan 
beristinbat berlandaskan hasil bertalaggi (mengaji ) pada Salafush Sholeh 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


Jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa perbedaan di antara Imam 
Mazhab yang empat hanyalah dalam masalah furuiyah (cabang) bukan pada masalah pokok 
seperti pemahaman dalam i'tigod (akidah). Perbedaan pemahaman yang tidak menimbulkan 
perselisihan, seperti saling menyesatkan , saling mengkafirkan atau saling membunuh. Imam 
Mazhab yang empat tidak pernah menyesatkan Imam Mazhab sebelumnya. 


Ada timbul perselisihan dari mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Imam Mazhab 
yang empat namun pemahaman mereka menyelisihi pemahaman Imam Mazhab yang empat, 
seperti membangga-banggakan mazhabnya. 


Contoh nasehat Imam Mazhab yang empat, jika sholat berjama'ah maka ikutilah mazhab yang 
dipergunakan oleh Imam Sholat. Andaikanpun terjadi kesalahan pada Imam Sholat, tidak 
ditanggung oleh makmumnya. 


Hadits yang diriwayatkan oleh Umamah al Bahiliy dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda,”Ikatan-ikatan Islam akan lepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti 
oleh lepasnya ikatan berikutnya. Ikatan islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6595 | 


yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad) 


Jika pemahaman agama baik dan benar, sesuai sebagaimana asalnya dari Tuhan maka tidak 
akan menimbulkan pertentangan atau perselisihan yang menimbulkan perbuatan saling 
menyesatkan, saling mengkafirkan atau saling membunuh. 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


Les Ulet as oto Dp sn oa OS OA Dg yag Ss 
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @ur'an ? Kalau kiranya Al Guran itu bukan dari sisi 
Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (AS An Nisaa 4 : 82) 


Mereka yang pemahaman agamanya berdasarkan akal pikiran sendiri boleh jadi akan timbul 
pertentangan atau perselisihan yang menimbulkan perbuatan saling menyesatkan, saling 
mengkafirkan atau saling membunuh seperti contohnya yang dapat kita ketahui dari 


http://nasihatonline.wordpress.com/2010/09/24/fatwa-fatwa-ulama-ahlus-sunnah-tentang- 
kelompok-kelompok-islam-kontemporer/ 

http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 

http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 

http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf www.fb.com/notes/255000094557451 


www.fb.com/notes/padepokan-kanjeng-sunan/buku-sms-abu-abu-salafi-melawan-salafi-al- 
bani-vs-bin-bas-utsaimin/248700811863777 
http://www.wattpad.com/397024-salafy-haraky-vs-salafy-yamani-vs-salafy-sururi 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah- 
thogut-radio-rodja/ 
Mereka yang pemahaman agamanya berdasarkan akal pikiran sendiri “memerangi” orang beriman 
sebagaimana yang dialami oleh mufti mesir Profesor Doktor Ali Jum'ah yang mempertahankan 
fatwa bahwa Nigab ( Cadar / Purdah) adalah suatu kebiasaan yang di bolehkan dan bukan 
merupakan satu kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) sebagaimana kesepakatan jumhur ulama 
bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat bagi perempuan. Hal ini diuraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/hukum-penutup-muka/ 
Mereka yang pemahaman agamanya berdasarkan akal pikiran sendiri “memerangi” orang beriman 
sebagaimana perintah ulama mereka dalam kitabnya berjudul “al-Majmu' al-mufid min “Agidati al 
Tauhid” hal. 55 


velg 2 yaa eU OT Jd ISU Ugale eiarai Ah all Sal oa le el peta Al rika ISI SANA mia 
“Tidak berguna Islam kalian sebelum kalian mengumumkan perang terhadap torikoh sufi dan 
kalian membantainya, perangilah mereka sebelum memerangi yahudi dan majusi" 


Contoh lain mereka yang pemahaman agamanya berdasarkan akal pikiran sendiri “memerangi” 
orang beriman bahkan membunuh saudara muslimnya sendiri sebagaimana yang terurai dalam 
tulisan pada http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html 
atau pada www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 

Oleh karenanya lebih baik dan selamat kita mengikuti pemahaman/pendapat Imam Mazhab yang 
empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya (Imam Mujtahid Mutlak) karena 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6596 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 


Untuk memahami Al Guran dan As Sunnah, marilah kita bertalaggi (mengaji) kepada ulama- 
ulama yang mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang empat. Jika kita membaca tulisan baik 
didunia maya maupun nyata melalui kitab/buku maka pastikanlah sumbernya berasal dari 
pemahaman/pendapat Imam Mazhab yang empat. 


Cara lain agar selamat adalah mengikuti pendapat/pemahaman para Habib dan para Sayyid yang 
sholeh, ahli ba'it , keturunan cucu Rasululah , mereka yang dapat pengajaran agama turun 
temurun dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada lisannya Imam Sayyidina 
Ali ra yang mendapatkan pengajaran agama langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Namun kita harus bisa bedakan antara ahli bait, keturunan cucu Rasulullah dengan mereka yang 
mengaku-aku sebagai pengikut Imam Sayyidina Ali ra 


Mereka yang mengaku-aku sebagai pengikut Imam Sayyidina Ali ra, juga korban hasutan atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Abdullah bin Saba' seorang pendeta besar yahudi dari Yaman yang masuk Islam dengan tujuan 
menghancurkan Islam dari dalam. Pada mulanya ia benci kepada Khalifah Utsman bin Affan ra 
dan berusaha meruntuhkannya serta menggantikannya dengan Sayyidina Ali ra. 


Dengan kelicikannya dan provokasinya, usahanya berhasil mendapat respon di kota-kota besar 
ketika seperti kota Madinah dan Basrah. Kemudian dia pergi ke Mesir, Kufah dan Damsyik serta 
beberapa kota lain untuk menyebarkan propaganda tentang kemulyaan Sayyidina Ali ra dan 
menghasut orang-orang agar tidak simpati kepada Khalifah Utsman bin Affan ra. 


Abdullah bin Saba' sangat berlebihan dalam mengagungkan Sayyidina Ali ra, bahkan berani 
membuat hadits-hadits pasu untuk menjatuhkan Khalifah Utsman ra dan menghinakan Sayyidina 
Abu Bakar Ash Shiddig ra dan Sayyidina Umar bin Khattab ra. 


Imam Sayyidina “Ali ra berkata: aku bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah ciri-ciri mereka? Baginda 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mereka menyanjungimu dengan sesuatu yang 
tidak ada padamu”. 


Diantara ajaran Abdullah bin Saba' adalah : 


1. Al-Wishoyah : Wasiat. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berwasiat supaya yang 
menjadi khalifah sesudah Beliau wafat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. Dan mereka 
memberi gelar Sayyidina Ali “Al-Washyi”, yakni orang yang diberi wasiat. 


2. Ar-Roj'ah : kembali. Ia mengajarkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak 
boleh kalah dari Nabi Isa as. Kalau Nabi Isa as akan kembali di akhir zaman, maka Sayyidina Ali 
ra akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. la mengajarkan bahwa Sayyidina Ali 
ra tidak mati terbunuh, beliau akan kembali lagi. Ibnu Hazm, seorang ahli tarikh mengatakan 
bahwa Abdullah bin Saba' mengabarkan bahwa Sayyidina Ali ra belum mati tetapi masih 
bersembunyi dan akan kembali di akhir zaman. Ajaran ini dibawanya dari kepercayaan kaum 
Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas juga belum mati. Ajaran inilah yang kemudian menjadi 
kepercayaan orang Syi'ah, bahwa imamnya yang terakhir belum mati, sekarang masih 
bersembunyi dan pada akhir zaman nanti akan kembali untuk menegakkan keadilan dan 
kebenaran. 


3. Ilahiyah : ketuhanan. Ajaran ini mengatakan bahwa pada diri Sayyidina ali ra, bersamayam 
unsur-unsur ketuhanan. Olek karena itu beliau mengetahui segala yang ghaib ( kasyaf ). Abdullah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6597 ) 


bin Saba' mengangkat Sayyidina Ali kepada kedudukan Tuhan. 


Seorang Ulama dan pengarang dari kalangan Syi'ah Mu'tazilah bernama Ibnu Abil Hadid 
mengakui bahwa Abdullah bin Saba' ini adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam yang 
mengobarkan Syi'ah Sabaiyah. Diantara pemuka Syi'ah Sabaiyah ini terdapat seorang bernama 
Mugiroh bin Said yang memfatwakan bahwa Dzat Tuhan bersemayam pada tubuh Sayyidina Ali 
ra. Seorang lagi yang bernama Ishak bin Zaid yang memfatwakan bahwa orang-orang yang sudah 
sampai pada derajat yang tinggi, sudah habis taklif baginya, yaitu sudah tidak lagi wajib sholat, 
puasa dan berbagai kewajiban lainnya. 


Nasib Abdullah bin Saba' pada akhir hayatnya menjadi orang buangan, yang dibuang oleh 
Sayyidina Ali ra stelah beliau menjadi Khalifah keempat, Beliau marah karena dia membuat fitnah 
atas diri beliau, dia akhirnya dibuang ke daerah Madain. 


Kelompok Abdullah bin Saba' ini terpisah menjadi 2 ( dua ) kelompok besar, yaitu : 


1. Kelompok yang menyatakan bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali ra adalah Allah sendiri yang 
menciptakan segala sesuatu dan memberi rizki. Dalam hal ini, Sayyidina Ali ra mengajak mereka 
berdialog, namun mereka ternyata bersikeras mempertahankan pendapatnya. Maka akhirnya 
Sayyidina Ali ra membakar orang- orang yang diketahui dari golongan mereka dengan api. 
Kemudian golongan mereka berkata : “Seandainya Ali bukan Allah itu sendiri tentu ia tidak 
membakar mereka dengan api. Karena sesungguhnya tidak akan melakukan pembakaran dengan 
api kecuali Tuhan.” Mereka berkeyakinan bahwa Ali akan menghidupkan mereka, setelah ia 
membunuh mereka. Mereka inilah orang-orang yang membawa kepercayaan bahwa tuhan 
melakukan penitisan kepada makhluknya beserta cabang-cabang kepercayaan ini meliputi faham- 
faham yang sesat. 


2. Kelompok yang memberontak terhadap Sayyidina Ali ra setelah terjadinya perang Shiffin. 
Mereka juga menuduh Ali Kafir, karena beliau telah menghentikan peperangan dan menyetujui 
Tahkim dengan kitabullah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi Sayyidina Ali ra dan 
Muawiyah ra. Sebagian dari mereka juga ada yang mengkafirkan ketiga orang Khalifah sebelum 
Sayyidina Ali ra. Mereka ini telah membunuh seorang Tabi'in besar yang bernama Abdullah bin 
Khobbab ra dan istrinya, karena ia memuji keempat Khulafaur Rasyidin. Kemudian ketika 
Sayyidina Ali ra meminta agar mereka menyerahkan para pembunuhnya, mereka menolak sambil 
berkata: “Kami semua ikut membunuh mereka dan kami semua menganggap halal terhadap 
darah-darah kalian dan darah-darah mereka semua.” 


Hal yang harus kita ingat adalah jika timbul rasa permusuhan terhadap saudara muslim sendiri 
maka boleh jadi telah terjerumus kedalam kekufuran sehingga menjadi musyrik, seperti kekufuran 
karena kesalahpahaman dalam i'tigod. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Terjerumus dalam kekufuran boleh jadi karena tanpa disadari telah menjadi ahli bid'ah sehingga 
memerangi saudara muslim sendiri 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 


mereka itu sama berkata: “Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6598 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). 


Allah Azza wa Jalla berfirman, 

AI gd ya UUT ain mag aki 
“Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at- 
Taubah (9J:31) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak” 
Kaya Ui pegale Iya pe ISL 0 gkontual Uni Lele ISI IIS 4S) Aksal Sud Hu 


“Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu 
menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang mengada-ada dalam agama atau dalam perkara syariat 
yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla menetapkannya. 


Perkara syariat adalah syarat yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala 
apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi 
menjalankan kewajibanNya yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah 
dilarangNya yang jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya yang jika 
dilanggar berdosa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang membuat perkara baru (bid'ah) yang bukan kewajiban 
menjadi kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, yang tidak diharamkan menjadi 
haram (dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan yang tidak dilarang menjadi dilarang 
(dikerjakan berdosa). 


Oleh karenanya ahli bid'ah termasuk pelaku perbuatan syirik, karena penyembahan kepada selain 
Allah, penyembahan diantara pembuat bid'ah (perkara baru) dengan pengikutnya, perbuatan yang 
tidak ada ampunannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 


L9o ya » 0... c.g.. .. n 9 
sdy IS le su vm dl Of 
pe 2g 2 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6599 | 


“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


“Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah diberikan kepada 
hamba-hambaNya dan beberapa rezeki yang baik itu? Katakanlah! Tuhanku hanya 
mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan 
dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah 
tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu 
yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
"Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” I@S. An-Nahl 
: 1161. 

Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: "Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya." (Riwayat Muslim). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 

AS A3 Dp Ul Jl ya 
“Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka 
dia telah kafir.” 
Asy Syatibi dalam Al Itishom. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah: 
“Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syari'at, yang 


dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah 
Ta'ala" 


Ibnu Katsir -rahimahullah berkata : 

ly 2 Pm GI NW Ui pn ad Ka pa LB Lead Joel Ggnyb diana Leah TA ad Rep Al oya JS Ika 3 Jera 
“Dan yang termasuk dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan bid'ah yang tidak 
didasarkan pada sandaran syari'at, atau orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh 


Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah yang hanya didasarkan oleh pendapat 
dan hawa nafsunya semata” (Tafsir Al-@ur'aanil-Adhiim, 4/609| 


Sasaran utama ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 
pada kaum muslim adalah untuk menciptakan ulama yang dapat memfatwakan perkara larangan 
dan maupun perkara kewajiban berdasarkan akal pikiran sendiri tidak berlandaskan Al @uran dan 
As Sunnah. 


Kaum Zionis Yahudi telah berhasil menciptakan ulama/pendeta/rahib kalangan kaum Nasrani 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang dapat berfatwa tidak berlandaskan kitab Injil sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Isa 
aS 


Salah satunya adalah Paulus (Yahudi dari Tarsus), pengikut Rasul setelah “bertobat” , yang 
mengubah esensi dasar kekristenan. Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh seluruh 
gereja yang menghargai santo, termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, dan 
beberapa denominasi Lutheran. Dia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang- 
orang bukan Yahudi, dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal Gereja, 
dan merupakan pendiri kekristenan bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya menjadi 
bagian penting Perjanjian Baru. Banyak yang berpendapat bahwa Paulus memainkan peranan 
penting dalam menjadikan Kristen sebagai agama yang berdiri sendiri alias “agama turunan”, dan 
bukan sebagai sekte dari Yudaisme. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, 
agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka 
(pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa 
pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing- 
masing).” (AS Al Mu'minun (231 : 52-53) 


Kaum Yahudi, pada zaman Rasulullah berusaha untuk mengadu domba manusia yang telah 
bersyahadat sehingga timbul perselisihan sebagaimana kisah suku Aus dan Khajraj. 


Pada masa Jahiliyah kedua suku tersebut saling bermusuhan dan berperang selama 120 tahun. 
Setelah mereka memeluk Islam Allah menyatukan hati mereka sehingga mereka menjadi 
bersaudara dan saling menyayangi. 


Ketika orang-orang Aus dan Khajraj sedang berkumpul dalam satu majlis, kemudian ada seorang 
Yahudi yang melalui mereka, lalu ia mengungkit-ungkit permusuhan dan peperangan mereka pada 
bani Bu'ats. Maka permusuhan diantara kedua suku tersebut mulai memanas kembali, kemarahan 
mulai timbul, sebagian mencerca sebagian lain dan keduanya saling mengangkat senjata, lalu 
ketegangan tersebut disampaikan kepada Nabi shallallahu alaihi wa salam. 


Kemudian Beliau mendatangi mereka untuk menenangkan dan melunakkan hati mereka, seraya 
bersabda: “Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah, sedang aku masih berada di tengah- 
tengah kalian?.” Lalu beliau membacakan Ali Imron ayat 103 yang artinya, “Dan berpeganglah 
kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah kamu bercerai 
berai , dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia 
(Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu 
diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”. Setelah itu mereka menyesal atas apa 
yang telah terjadi dan berdamai kembali seraya berpeluk-pelukan dan meletakan senjata masing- 
masing. 

Kaum Yahudi , pada masa kini lebih dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan 


lucifier, freemason atau iluminati adalah mereka yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan- 
syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. 


Telah dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya “Dan 
setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab 
Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6601 | 


(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir)” (AS Al 
Bagarah (2): 101-102 ) 

Jadi pada hakikatnya kaum Zionis Yahudi adalah pengikut syaitan. Mereka yang dimurkai oleh 
Allah Azza wa Jalla. Kaum Zionis Yahudi berupaya menjerumuskan manusia kedalam kekufuran. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


Katakanlah:”Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan 
ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al @uran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". (@S Al 
Maa'idah (51:68 ) 

“Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka..” (AS.Ali Imran (81 : 110) 


Kita harus ingat bahwa manusia yang telah bersyahadat adalah bersaudara dan saling mencintai 
di antara mereka. Janganlah termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 
Zionis Yahudi 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


“waitashimuu bihabli allaahi jamii'an walaa tafarraguu waudzkuruu ni'mata allaahi “alaykum idz 
kuntum a'daa-an fa-allafa bayna guluubikum fa-ashbahtum bini'matihi ikhwaanan" 


“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah 
kamu bercerai berai , dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh- 
musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi 
bersaudara” (AS Ali Imron (SJ: 103) 


“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara”. (Gs. Al-Hujjarat :10) 


“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (OS Al Ma'iadah (51:54) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6602 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Contoh paling sederhana adalah perselisihan dalam permasalahan peringatan Maulid. 


Sebaiknya janganlah mengikuti pendapapat/pemahaman ulama korban ghazwul fikri dari kaum 
Zionis Yahudi. Mereka yang mengaku-aku mengikuti pendapat Salafush Sholeh namun 
kenyataannya tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Mereka bermazhab dengan 
akal pikiran mereka sendiri atau dengan kata lain mereka telah menjadikan akal pikirannya sendiri 
sebagai berhala atau yang disebut menuhankan pendapat sendiri (istibdad bir ro'yi) . 


Sebaiknya kita ikuti pendapat/pemahaman ulama yang mengikuti pendapat/pemahaman Imam 
Mazhab yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya, yang jelas-jelas 
bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh 


Berikut pendapat para ulama pengikut Imam Mazhab yang empat tentang peringatan Maulid. 
Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : 


Merupakan Bid'ah hasanah yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap 
tahunnya di hari kelahiran Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan 
kegembiraan, menjamu para fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu 
alaihi wasallam dan membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan 
bersyukur kepada Allah ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam. 


Imamul @Gurra' Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya 'Urif bitta'rif 
Maulidissyariif : 

Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya apa keadaanmu?, ia 
menjawab : “di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam senin, itu semua sebab aku 
membebaskan budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi shallallahu alaihi 
wasallam dan karena Tsuwaibah menyusuinya ” (shahih Bukhari hadits no.4813). maka apabila 
Abu Lahab Kafir yang Alguran turun mengatakannya di neraka mendapat keringanan sebab ia 
gembira dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan muslim 
ummat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang gembira atas kelahiran Nabi shallallahu alaihi 
wasallam?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha Pemurah sungguh- 
sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya dengan sebab anugerah Nya. 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah 


berkata “tidak dilaksanakan maulid oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, 
dan tetap melaksanakannya umat Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya 
dengan berbagai macam sedekah dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah 
terhadap mereka keberkahan yang sangat besar”. 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah 


dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah salah satu bid'ah hasanah adalah 
pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, 


dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” juga beliau berkata tentang pembacaan 
maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, dan berita gembira dengan tercapai 
semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al @asthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar”. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6603 


Kami mengingatkan kembali bahwa Maulid Nabi bukanlah kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) 
atau bukanlah termasuk amal ketaatan atau perkara syariat. 


Maulid Nabi adalah amal kebaikan (perkara diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan 
Al @uran dan Hadits) 


Maulid Nabi umumnya diisi dengan kegiatan membaca Al Guran, Sholawat, kajian dan ceramah 
seputar kehidupan Rasulullah dan implementasinya dalam kehidupan masa kini. 


Kita boleh memperingati atau mengingat masa lampau untuk bekal hari esok, bahkan hal ini 
adalah anjuran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firmanNya, “Wal tandhur nafsun ma 
gaddamat li ghad” “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu? (OS al Hasyr (591 : 18) 


Kita mengingat tanggal kelahiran kita dan kejadian-kejadian di waktu lampau untuk bekal kita 
mengisi biodata, riwayat hidup. Kita mengingat apa yang telah disampaikan orang tua, ulama kita 
dahulu untuk bekal menjalankan kehidupan kita hari ini dan esok. Kita memperingati Maulid Nabi 
dan perjalanan hidupnya sebagai bekal kita meneladani dan mengimplementasikannya dalam 
kehidupan kita hari ini dan esok 


Maulid Nabi adalah kebutuhan bagi kaum muslim pada umumnya yang zaman kehidupannya telah 
terpaut jauh dengan zaman kehidupan para Salafush Sholeh. Kami dan kaum muslim pada 
umumnya amat sangat merindukan untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi 
wasallam. 


Hal serupa dengan sholat tarawih berjama'ah yang dilakukan sebulan penuh di bulan Ramadhan. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa). Rasulullah meninggalkan sholat tarawih berjama'ah dalam beberapa malam agar kita 
tidak berkeyakinan bahwa sholawat tarawih berjama'ah sepanjang bulan Ramadhan adalah 
kewajiban (ditinggalkan berdosa) 

Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih berjam'ah) itu ditetapkan sebagai 
kewajiban atas kalian.” (HR Bukhari 687). 

Bid'ah hasanah , jika yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh berkeyakinan 
bahwa itu adalah amal kebaikan selama bulan ramadhan walaupun Rasulullah tidak 
mencontohkan / melakukannya sebulan penuh. 

Bid'ah dholalah, jika mereka berkeyakinan bahwa sholat tarawih berjamaah sebulan penuh adalah 
kewajibanNya atau perintahNya (ditinggalkan berdosa) karena sholat tarawih sebulan penuh tidak 
pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa). Yang 
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa) yang harus 
dikerjakan sebulan penuh pada bulan Ramadhan adalah berpuasa. 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
1016. Maulid Nabi dan Sholat Tarawih berjama'ah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di masa kemudian akan ada sekte / 
firgoh yang memerangi (memusuhi) kaum muslim pada umumnya, mereka membuat-buat 
larangan-larangan ataupun kewajiban berdasarkan akal pikirannya sendiri bukan berlandaskan Al 
Guran dan As Sunnah. 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6604 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 


perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). 
Allah Azza wa Jalla berfirman, 

AI gd ya UUT ain mnt Tai 
“Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at- 
Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak” 
Kaya Kadi pegake Iya pe Isl Oykotah Kti db alot ISI IS 4S) Lean li Sd Hui 


“Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu 
menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang mengada-ada dalam agama atau dalam perkara syariat 
yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla menetapkannya. 


Perkara syariat adalah syarat yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala 
apa yang telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi 
menjalankan kewajibanNya yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah 
dilarangNya yang jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya yang jika 
dilanggar berdosa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang membuat perkara baru (bid'ah) yang bukan kewajiban 
menjadi kewajiban (ditinggalkan berdosa) atau sebaliknya, yang tidak diharamkan menjadi 
haram (dikerjakan berdosa) atau sebaliknya dan yang tidak dilarang menjadi dilarang 
(dikerjakan berdosa). 


Oleh karenanya ahli bid'ah termasuk pelaku perbuatan syirik, karena penyembahan kepada selain 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6605 | 


Allah, penyembahan diantara pembuat bid'ah (perkara baru) dengan pengikutnya, perbuatan yang 
tidak ada ampunannya. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 

TAN na NN SA YAN 2 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. |Ash-Shahihah No. 1620| 
Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 
“Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah diberikan kepada 
hamba-hambaNya dan beberapa rezeki yang baik itu? Katakanlah! Tuhanku hanya 
mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul darijpadanya dan apa yang tersembunyi dan 
dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah 
tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu 
yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
"Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (AS. An-Nahl 
: 116). 
Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: "Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya." (Riwayat Muslim). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
AS AB Ob pe Ula JH ya 


“Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka 
dia telah kafir.” 


Asy Syatibi dalam Al I'tishom. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah: 
“Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syari'at, yang 


dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah 
Ta'ala" 


Ibnu Katsir -rahimahullah berkata : 

dala Dn KA ll UU pop ad Ah po UE Uas Jl gl tdi Aan Lead Pad oa Ada gal ya JS Na 3 Jeralay 
“Dan yang termasuk dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan bid'ah yang tidak 
didasarkan pada sandaran syari'at, atau orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh 


Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah yang hanya didasarkan oleh pendapat 
dan hawa nafsunya semata” (Tafsir Al-@ur'aanil-Adhiim, 4/609| 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6606 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Contoh paling sederhana mereka yang melarang peringatan Maulid Nabi yang berdasarkan akal 
pikiran mereka termasuk perbuatan tasyabuh terhadap kaum Nasrani 


Sebaiknya janganlah mengikuti pendapapat/pemahaman ulama korban ghazwul fikri Perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. Mereka yang mengaku-aku mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh namun kenyataannya mereka tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 
Mereka bermazhab dengan akal pikiran mereka sendiri atau dengan kata lain mereka telah 
menjadikan akal pikirannya sendiri sebagai berhala atau yang disebut menuhankan pendapat 
sendiri (istibdad bir ro'yi) 

Sebaiknya kita ikuti pendapat/pemahaman ulama yang mengikuti pendapat/pemahaman Imam 
Mazhab yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya, yang jelas-jelas 
bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh 


Berikut pendapat para ulama pengikut Imam Mazhab yang empat tentang peringatan Maulid. 
Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : 


Merupakan Bid'ah hasanah yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap 
tahunnya di hari kelahiran Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan 
kegembiraan, menjamu para fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu 
alaihi wasallam dan membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan 
bersyukur kepada Allah ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam. 


Imamul @urra' Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya 'Urif bitta'rif 
Maulidissyariif : 

Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya apa keadaanmu?, ia 
menjawab : “di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam senin, itu semua sebab aku 
membebaskan budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi shallallahu alaihi 
wasallam dan karena Tsuwaibah menyusuinya ” (shahih Bukhari hadits no.4813). maka apabila 
Abu Lahab Kafir yang Alguran turun mengatakannya di neraka mendapat keringanan sebab ia 
gembira dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan muslim 
ummat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang gembira atas kelahiran Nabi shallallahu alaihi 
wasallam?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha Pemurah sungguh- 
sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya dengan sebab anugerah Nya. 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah 


berkata “tidak dilaksanakan maulid oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, 
dan tetap melaksanakannya umat Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya 
dengan berbagai macam sedekah dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah 
terhadap mereka keberkahan yang sangat besar”. 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah 


dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah salah satu bid'ah hasanah adalah 
pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, 


dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” juga beliau berkata tentang pembacaan 
maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, dan berita gembira dengan tercapai 
semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al @asthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6607 | 


148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar”. 


Kami mengingatkan kembali bahwa Maulid Nabi bukanlah kewajiban (jika ditinggalkan berdosa) 
atau bukanlah termasuk amal ketaatan atau perkara syariat. 


Maulid Nabi adalah amal kebaikan (perkara diluar amal ketaatan yang tidak bertentangan dengan 
Al @uran dan Hadits) 


Maulid Nabi umumnya diisi dengan kegiatan membaca Al Guran, Sholawat, kajian dan ceramah 
seputar kehidupan Rasulullah dan implementasinya dalam kehidupan masa kini. 


Kita boleh memperingati atau mengingat masa lampau untuk bekal hari esok, bahkan hal ini 
adalah anjuran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firmanNya, “Wal tandhur nafsun ma 
gaddamat li ghad” “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu” (OS al Hasyr (59J : 18) 


Kita mengingat tanggal kelahiran kita dan kejadian-kejadian di waktu lampau untuk bekal kita 
mengisi biodata, riwayat hidup. Kita mengingat apa yang telah disampaikan orang tua, ulama kita 
dahulu untuk bekal menjalankan kehidupan kita hari ini dan esok. Kita memperingati Maulid Nabi 
dan perjalanan hidupnya sebagai bekal kita meneladani dan mengimplementasikannya dalam 
kehidupan kita hari ini dan esok 


Maulid Nabi adalah kebutuhan bagi kaum muslim pada umumnya yang zaman kehidupannya telah 
terpaut jauh dengan zaman kehidupan para Salafush Sholeh. Kami dan kaum muslim pada 
umumnya amat sangat merindukan untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi 
wasallam. 


Hal serupa dengan sholat tarawih berjama'ah yang dilakukan sebulan penuh di bulan Ramadhan. 


Rasulullah mencontohkan kita untuk menghindari perkara baru dalam kewajiban (jika ditinggalkan 
berdosa). Rasulullah meninggalkan sholat tarawih berjama'ah dalam beberapa malam agar kita 
tidak berkeyakinan bahwa sholawat tarawih berjama'ah sepanjang bulan Ramadhan adalah 
kewajiban (ditinggalkan berdosa) 

Rasulullah bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih berjam'ah) itu ditetapkan sebagai 
kewajiban atas kalian.” (HR Bukhari 687). 

Bid'ah hasanah , jika yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh berkeyakinan 
bahwa itu adalah amal kebaikan selama bulan ramadhan walaupun Rasulullah tidak 
mencontohkan / melakukannya sebulan penuh. 

Bid'ah dholalah, jika mereka berkeyakinan bahwa sholat tarawih berjamaah sebulan penuh adalah 
kewajibanNya atau perintahNya (ditinggalkan berdosa) karena sholat tarawih sebulan penuh tidak 
pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa). Yang 
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa) yang harus 
dikerjakan sebulan penuh pada bulan Ramadhan adalah berpuasa. 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6608 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1017. Tanggapan terhadap bantahan mereka akan adanya 
bid'ah hasanah 


Al-Guran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas namun pemahaman yang dalam haruslah 
dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten atau ahlinya (ulama). Firman Allah ta'ala yang 
artinya, “Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (411:3) 


Pada hakikatnya kita diperintahkan untuk mengikuti orang yang mengetahui Al Guran dan As 
Sunnah. Firman Allah ta'ala yang artinya, “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” IAS. an-Nahl : 43| 


Pertanyaanlah adalah pemahaman/pendapat ulama siapakah yang patut kita ikuti agar tidak 
menimbulkan penyesalan di akhirat kelak. Firman Allah ta'ala yang artinya, “(Yaitu) ketika orang- 
orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: 
dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (21: 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Hal yang harus kita ingat selalu dalam memahami ilmu agama lebih baik dan selamat kita 
mengikuti pemahaman atau pendapat Imam Mazhab yang empat sebagai pemimpin atau imam 
ijtihad kaum muslim pada umumnya (Imam Mujtahid Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) dengan 
Salafush Sholeh. 


Kita mengikuti Imam Mazhab yang empat beserta penjelasan dari ulama-ulama pengikut mereka 
sambil merujuk darimana mereka mengambil yaitu Al Guran dan as Sunnah. Begitupula kita dalam 
belajar agama, di dunia maya melalui media internet maupun di dunia nyata melalui buku, tulisan 
atau mengaji kepada ulama , pastikanlah apa yang disampaikan bersumber dari pemahaman atau 
pendapat Imam Mazhab atau pastikan penulis atau pendakwahnya bermazhab dengan salah satu 
Imam Mazhab yang empat. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Sebaiknya janganlah mengikuti pemahaman ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh namun kenyataannya mereka tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 
Darimana mereka mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh kalau bukan pemahaman mereka 
sendiri dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Sebaiknya jangan pula mengikuti pendapat ulama yang berasal dari perkataan atau kitab Imam 
Mazhab yang empat namun telah ditahrif atau dipahami oleh ulama bukan pengikut Imam Mazhab 
dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Rasulullah telah melarang kita untuk memahami Al Gur'an dengan akal pikiran kita sendiri 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6609 | 


Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah. 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al @uran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al Guran 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 


Hal yang akan dipertanyakan terhadap sebuah pendapat / pemahaman seperti : 


“Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? 


“Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu” ? 
“Dari siapakah mendapatkan pemahaman seperti itu” ? 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama kepada Sahabat. Sahabat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6610 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyampaikan kepada Tabi'in. Tabi'in menyampaikan pada Tabi'ut Tabi'in. Para Imam Mazhab 
yang empat, pemimpin / imam ijtihad kaum muslim pada umumnya, mereka berijtihad dan 
beristinbat berlandaskan hasil bertalaggi (mengaji ) pada Salafush Sholeh 


Contoh permasalahan yang menjadi perseilsihan adalah dalam memahami tentang bid'ah. 


Dalam memahami tentang bid'ah tidak terlepas dengan pemahaman terhadap apa yang dimaksud 
dengan agama atau perkara syariat atau disebut juga “urusan kami”. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “sesungguhnya 
agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Agama atau perkara syariat adalah segala perkara yang telah disyaratkan oleh Allah Azza 
wa Jalla yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala apa yang 
telah ditetapkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi 
menjalankan kewajibanNya yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah 
dilarangNya yang jika dilanggar berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya 
yang jika dilanggar berdosa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah 
dlalalah” ini adalah 'Amm Makhshush: artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada 
sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan 
mutlak semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154). 


Dalam perkara syariat berlaku kaidah “hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang 
mensyari'atkannya atau menetapkannya”. 


Dalam perkara syariat harus sesuai dengan apa yang disampaikan dan dicontohkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Perkara baru (bid'ah) dalam perkara syariat pastilah termasuk bid'ah dholalah. 


Sedangkan sikap dan perbuatan yang baru , yang tidak pernah dilakukan / dicontohkan oleh 
Rasulullah dan diluar apa yang telah diwajibkanNya atau diluar perkara syariat maka berlaku 
kaidah sebagai berikut, 
1. Sikap dan perbuatan yang baru bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah maka 
termasuk bid'ah dholalah 
2. Sikap dan perbuatan yang baru tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah maka 
termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah 


Perkara baru (bid'ah) diluar apa yang telah diwajibkanNya atau diluar perkara syariat berlaku 
kaidah “hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya' 


Segala sikap dan perbuatan diluar apa yang telah diwajibkanNya atau diluar perkara syariat yang 
tidak bertentangan dengan Al @uran dan As Sunnah disebut sebagai amal kebaikan sebagai 
sarana memperjalankan diri agar sampai (wushul) kepada Allah Azza wa Jalla atau sebagai 
sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla hingga dapat meraih cintaNya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6611 | 


Dalam sebuah hadits gudsi Rasulullah bersabda, “hamba-Ku tidak bisa mendekatkan diri kepada- 
Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku wajibkan (perkara syariat), jika 
hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan sunnah (amal kebaikan), 
maka Aku mencintai dia” (HR Muslim 6021) 


Diluar perkara syariat, kita selalu bersikap dan melakukan perbuatan yang tidak bertentangan 
dengan Al Guran dan As Sunnah maka termasuk dzikrullah (mengingat Allah). Kita mengingat 
Allah setiap akan bersikap dan berbuat sebagai sarana memperjalankan diri agar sampai (wushul) 
kepada Allah Azza wa Jalla atau sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla 
hingga dapat meraih cintaNya 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan / metode (tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrullah.” 


Segala sikap dan perbuatan diluar apa yang telah diwajibkanNya atau diluar perkara syariat tidak 
harus sesuai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Boleh 
terjadi perkara baru dalam perkara diluar apa yang telah diwajibkanNya atau diluar perkara 
syariat. 


Imam Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al Guran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)” 


Imam Syafi'i -rahimahullah berkata “Perkara-perkara yang baru (al muhdats) terbagi dua, Pertama 
: perkara baru yang bertentangan dengan kitab, sunnah, atsar para sahabat dan ijma', ini adalah 
bid'ah dlalalah, kedua: perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan salah satu dari hal- 
hal di atas, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela” (Diriwayatkan oleh al Hafizh al 
Baihagi dalam kitabnya “Managib asy-Syafi'i”, Juz I, h. 469) 


Contoh bid'ah hasanah adalah peringatan Maulid Nabi sebagaimana yang telah disampaikan oleh 
para ulama yang mengikuti pemahaman atau pendapat Imam Mazhab yang empat. 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : “Merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam". 


Imamul @urra' Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya '“Urif bittarif 
Maulidissyariif : “Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya apa 
keadaanmu?, ia menjawab : “di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam senin, itu 
semua sebab aku membebaskan budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi 
shallallahu alaihi wasallam dan karena Tsuwaibah menyusuinya ” (shahih Bukhari hadits no. 4813). 
maka apabila Abu Lahab Kafir yang Alguran turun mengatakannya di neraka mendapat 
keringanan sebab ia gembira dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana 
dengan muslim ummat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang gembira atas kelahiran Nabi 
shallallahu alaihi wasallam?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha 
Pemurah sungguh-sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya dengan sebab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6612 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


anugerah Nya". 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah berkata “tidak dilaksanakan maulid 
oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, dan tetap melaksanakannya umat 
Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya dengan berbagai macam sedekah 
dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah terhadap mereka keberkahan yang sangat 
besar. 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah 
salah satu bid'ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi 
wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus" 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al Gasthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar. 


Mereka yang bukan bermazhab Syafi'i membantah adanya bid'ah hasanah dengan 
pendapat sebagai berikut 


“maksud Imam As-Syafii adalah pengklasifikasian bid'ah ditinjau dari sisi bahasa. Oleh karenanya 
beliau berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khottoob :"Sebaik-baik bid'ah adalah ini (yaitu sholat 
tarawih berjamaah)". Padahal telah diketahui bersama - bahwasanya sholat tarwih berjamaah 
pernah dikerjakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam" 


Kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini seolah-olah Umar bin Al-Khottoob tidak mengetahui 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengerjakan sholat tarwih berjama'ah. 
Yang dimaksud Umar bin Al-Khottoob dengan “sebaik-baik bid'ah” adalah meramaikan malam 
bulan ramadhan dengan sholat tarwih berjama'ah sebulan penuh sebagai bagian dari syiar Islam. 


“Shalat tarawih termasuk dari syi'ar Islam yang tampak maka serupa dengan shalat led”. (Syarh 
Shahih Muslim, 6/282) 


Jadi yang dikatakan bid'ah atau perkara baru adalah melaksanakan sholat tarwih berjama'ah 
setiap malam di bulan Ramadhan karena Rasulullah tidak melakukannya setiap malam dan 
mencontohkan meninggalkannya pada beberapa malam agar kaum muslim tidak berkeyakinan 
sebagai sebuah kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa. 
Se elag e ai Koi Tapa OR TEA ya Hae Op AAS gal Ge MIL le OT JB Lu Ui pa Tie 
AI Jgn aa mp ah Ra YP AS AKB ja Nyata A3 GA PSA JATI ya Io 3 Uae Alaan had AI SI amen 
ory JB Sale Sale pi Ol Cantas 2 di U Ka AI ee saing Ar Sa CU ca 33 JG mat ls aa al Di Ie 
Oklaa) 
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada 
Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwasanya: Pada suatu malam (di bulan 
Ramadlan), Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di Masjid, lalu diikuti oleh beberapa 


orang sahabat. Kemudian (pada malam kedua) beliau shalat lagi, dan ternyata diikuti oleh banyak 
orang. Dan pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul, namun Rasulullah shallallahu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6613 


'alaihi wasallam tidak keluar shalat bersama mereka. Maka setelah pagi, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada sesuatu pun yang 
menghalangiku untuk keluar dan shalat bersama kalian, hanya saja aku khawatir (shalat tarawih 
itu) akan diwajibkan atas kalian." (HR Muslim 1270 ) 


Bid'ah hasanah , jika yang melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh berkeyakinan 
bahwa itu adalah amal kebaikan selama bulan ramadhan walaupun Rasulullah tidak 
mencontohkan / melakukannya sebulan penuh. 


Bid'ah dholalah, jika mereka berkeyakinan bahwa sholat tarawih berjamaah sebulan penuh adalah 
kewajibanNya atau perintahNya (ditinggalkan berdosa) karena sholat tarawih sebulan penuh tidak 
pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa). Yang 
ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa) yang harus 
dikerjakan sebulan penuh pada bulan Ramadhan adalah berpuasa. 


Begitupula dengan peringatan Maulid Nabi, Bid'ah hasanah, jika yang melakukan peringatan 
Maulid Nabi berkeyakinan sebagai amal kebaikan bukan termasuk perkara syariat atau bukan 
termasuk apa yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla yang harus dipenuhi sebagai hamba atau 
bukan termasuk perkara syariat 


Bid'ah dholalah, jika yang melakukan peringatan Maulid Nabi berkeyakinan sebagai kewajiban 
yang jika ditinggalkan berdosa karena peringatan Maulid Nabi adalah termasuk perkara yang tidak 
diwajibkanNya. 

Mereka yang bukan bermazhab Syafi'i kembali membantah adanya bid'ah hasanah dengan 
pendapat sebagai berikut 


"Imam Asy-Syafii menghendaki dengan bid'ah hasanah adalah perkara-perkara yang termasuk 
dalam bab al-maslahah al-mursalah, yaitu perkara-perkara adat yang mewujudkan kemaslahatan 
bagi manusia dan tidak terdapat dalil (nas) khusus, karena hal ini tidaklah tercela sesuai dengan 
kesepakatan para Sahabat meskipun hal ini dinamakan dengan muhdatsah (perkara yang baru) 
atau dinamakan bid'ah jika ditinjau dari sisi bahasa". 


Pendapat atau pemahaman seperti ini adalah menjurus kepada paham Sekulerisme , suatu 
paham yang menyakini bahwa ada perbuatan manusia sebagai ibadah yang berhubungan dengan 
urusan akhirat dan ada perbuatan manusia sebagai perkara-perkara adat atau kebiasaan yang 
berhubungan dengan urusan dunia yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. 


Padahal sebagai hamba Allah maka seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah 
kepada Allah ta'ala karena itulah tujuan kita diciptakanNya. Hal ini telah kami uraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/15/seluruhnya-ibadah/ 

Firman Allah ta'ala yang artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku” (AS Adz Dzaariyaat 51 : 56) 

“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (151 : 99) 


Sebagai hamba Allah maka kita harus menjalankan perkara syariat atau menjalankan apa yang 
diwajibkanNya dan diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkanNya, kita harus 
bersikap dan melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah. 


Entah itu perkara adat atau kebiasaan atau perbuatan yang berhubungan antar manusia atau 
perbuatan “urusan dunia” harus hanya dilakukan jika tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As 
Sunnah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6614 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Seluruh perbuatan diluar perkara syariat atau diluar apa yang telah diwajibkanNya harus merujuk 
dengan hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah). Langkah merujuk 
inilah termasuk dzikrullah (mengingat Allah) sebagai sarana memperjalankan diri agar sampai 
(wushul) kepada Allah atau sarana mendekatkan diri kepada Allah. 


Berhubungan antar manusia kita harus mengingat Allah sehingga sikap dan perbuatan antar 
manusia sesuai dengan apa yang dicintaiNya. Sedangkan berhubungan dengan Allah kita harus 
mengingat bahwa kita adalah hambaNya. 


Jadi perbuatan diluar perkara syariat atau diluar apa yang telah diwajibkanNya adalah termasuk 
ibadah kepada Allah selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Al Guran dan As 
Sunnah karena sebelum kita melakukan perbuatan tersebut harus mengingat Allah, harus 
mengingat apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah. Kita 
hanya melakukan perbuatan diluar perkara syariat atau diluar apa yang telah diwajibkanNya yang 
tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah. 


Jadi mungkin saja akan terjadi perbuatan diluar perkara syariat atau diluar apa yang telah 
diwajibkanNya yang tidak bertentangan dengan Al @uran dan As Sunnah namun tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah maupun para Sahabat yang dinamakan bid'ah hasanah atau bid'ah 
mahmudah. 


Sedangkan yang dimaksud al-Maslahah al-Mursalah atau Al-Istislah atau kadang disamakan juga 
dengan al-Istihsan adalah 


“Menetapkan hukum suatu masalah yang tak ada nash-nya atau tidak ada ijma' terhadapnya, 
dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' (dalam Al @uran dan As 
Sunnah) tidak dijelaskan ataupun dilarang” 


Menurut Imam Syafi'i cara-cara penetapan hukum seperti itu sekali-kali bukan dalil syar'i. Beliau 
menganggap orang yang menggunakannya sama dengan menetapkan syari'at berdasarkan hawa 
nafsu atau berdasarkan pendapat sendiri (akal pikiran sendiri) yang mungkin benar dan mungkin 
pula salah. 


Ibnu Hazm termasuk salah seorang ulama yang menolak cara-cara penetapan hukum seperti itu 
Beliau menganggap bahwa cara penetapan seperti itu menganggap baik terhadap sesuatu atau 
kemashlahatan menurut hawa nafsunya (akal pikiran sendiri), dan itu bisa benar dan bisa pula 
salah, misalnya mengharamkan sesuatu tanpa dalil. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Hal yang harus kita hindari adalah menetapkannya sebagai kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
padahal tidak diwajibkanNya, menetapkannya sebagai larangan (dilanggar berdosa) padahal tidak 
dilarangNya, menetapkan sebagai perkara haram (dilanggar berdosa) padahal tidak 
diharamkanNya dimana kesalahan dalam menetapkan hukum perkara menjerumuskan menjadi 
ahli bid'ah, mereka yang mengada-ada dalam agama atau dalam perkara syariat yang merupakan 
hak Allah Azza wa Jalla menetapkannya. 


Jadi kesalahpahaman dalam memahami bid'ah , justru akan menjerumuskan menjadi ahli bid'ah, 
mengada-ada dalam agama atau mengada-ada dalam perkara syariat yakni mengada-ada dalam 
perkara larangan yang tidak pernah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla maupun RasulNya 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6615 | 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (SJ: 87). 


“Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah diberikan kepada 
hamba-hambaNya dan beberapa rezeki yang baik itu? Katakanlah! Tuhanku hanya 
mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan 
dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah 
tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu 
yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” I@S. An-Nahl 
: 1161. 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaku ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
AS AB Ob pe la JH ya 


“Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka 
dia telah kafir.” 


Bantahan lainnya dari mereka pengikut ulama Ibnu Taimiyyah berlandaskan pendapat 
beliau sebagai berikut, 


Ulama Ibnu Taimiyah dalam Al-Gawa'id An-Nuraniyyah Al-Fighiyyah (hal 112) berkata, “Dengan 
mencermati syari'at, maka kita akan mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah atau 
yang disukaiNya, maka penempatannya hanya melalui syari'at” 


Dalam Majmu Al-Fatawa (XXXI/35), beliau berkata, “Semua ibadah, ketaatan dan tagarrub adalah 
berdasarkan dalil dari Allah dan RasulNya, dan tidak boleh seorang pun yang menjadikan sesuatu 


sebagai ibadah atau tagarrub kepada Allah kecuai dengan dalil syar'i”. 


Ulama Ibnu Taimiyyah semula bermazhab Hambali, bertalaggi (mengaji) kepada ulama-ulama 
bermazhab Hambali. Namun pada akhirnya ulama Ibnu Taimiyyah memahami Al Guran dan As 
Sunnah lebih menyandarkan dengan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah 
(menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah). Hal 


ini telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/01/2011107/281 
semula-bermazhab-hambali/ 


Dari pendapat Ulama Ibnu Taimiyyah di atas maka kita dapat simpulkan bahwa beliau termasuk 
salah satu ulama yang berpendapat bahwa perbuatan manusia ada ibadah dan ada pula bukan 
ibadah. 


Sebenarnya pada saat beliau mengatakan “Semua ibadah, ketaatan dan tagarrub adalah 
berdasarkan dalil dari Allah dan RasulNya” sudah menjelaskan kategori perbuatan manusia yakni 
perbuatan yang berhubungan dengan ketaatan atau perkara syariat dan perbuatan yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6616 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berhubungan dengan upaya tagarrub kepada Allah atau upaya memperjalankan diri agar sampai 
(wushul) kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan yang mendekatkan diri 
kepada Allah adalah perbuatan diluar perkara syariat (diluar apa yang telah diwajibkanNya) yang 
tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah. 


Sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas bahwa mungkin saja terjadi perbuatan diluar 
perkara syariat atau diluar apa yang telah diwajibkanNya yang tidak bertentangan dengan Al 
@uran dan As Sunnah yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah yang 
disebut dengan bid'ah hasanah 


Contoh Bid'ah hasanah lainnya adalah membuat matan'/redaksi sholawat sendiri yang isinya tidak 
bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah 


Perintahnya adalah bersholawatlah namun tidak ada larangan menggunakan matan/redaksi 
sholawat yang dibuat sendiri. 


Firman Allah Azza wa Jalla, 


“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” (AS 
(AS Al Ahzab (331: 56) 


Imam Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah, Imam Syafi'i - rahimahullah dan ulama-ulama terdahulu 
lainnya mempunyai matan/redaksi sendiri sesuai bagaimana mereka mengungkapkan 
kecintaannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Shalawat Sayyidina “Ali Karramallahu Wajhah: 
OS 3 BN Ta) (DN pal) Katun Jly ayun Jp dala paman Elif) SPL AI Ajo 
Shalawatullahi wa malaa'ikatihi wa anbiyaa'ihi wa jamii'i khalgihii 
'alaa Muhammad wa aali Muhammad wa 'alaih 
wa 'alaihimussalaamu wa rahmatullaahi wa barakaatuh 
"Shalawat Allah, para MalaikatNya dan para NabiNya serta semua mahlukNya 
semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw dan Keluarganya dan keturunannya, 
dan semoga keselamatan Allah, rahmat Allah serta berkahNya terlimpahkan kepada Mereka". 


Imam Syafi'i -rahimahullah pun mempunyai matan/redaksi sholawat yang dibuatnya sendiri 

seperti. 

“Ya Allah, limpakanlah shalawat atas Nabi kami, Muhammad, selama orang-orang yang ingat 

menyebut-Mu dan orang-orang yang lalai melupakan untuk menyebut-Mu ” 

atau 

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas cahaya di antara segala cahaya, rahsia di antara segala 

rahasia, penawar duka, dan pembuka pintu kemudahan, yakni Sayyidina Muhammad, manusia 

pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah 

kenikmatan Allah dan karunia-Nya.” 

Tulisan tentang matan/redaksi atau lafadz sholawat lainnya pada 
http://www.abatasa.com/pustaka/detail/tauhid/175/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-1 


http://www.abatasa.com/pustaka/detail/tauhid/180/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-2 
http://www.abatasa.com/pustaka/detail/tauhid/183/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-3 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6617 


http://www.abatasa.com/pustaka/detail/tauhid/188/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-4 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1020. Mereka menolak bid'ah hasanah bisa terjerumus 
paham sekulerisme 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/13/tanggapan- 
bantahan-bidah/ kami telah tanggapi tiga buah bantahan mereka akan adanya bid'ah hasanah. 


Contoh bid'ah hasanah lainnya adalah pembukuan Al @uran, perbuatan ini tidak dilakukan atau 
tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka membantah dengan pendapat bahwa perbuatan 
pembukuan Al @uran adalah termasuk maslahah mursalah. Kemudian mereka menyampaikan 
perbedaan masiahah mursalah dengan bid'ah Maslahah Mursalah : Bisa bertambah dan 
berkurang atau bahkan ditinggalkan sesuai dengan kebutuhan, karena ia sekedar sarana & bukan 
tujuan hakiki, alias bukan ibadah yang berdiri sendiri. 


Bid'ah : Bersifat paten dan dipertahankan hingga tidak bertambah atau berkurang, karena ia 
merupakan tujuan hakiki alias ibadah yang berdiri sendiri dan bukan sarana. 


Kalau kita pelajari batasan bid'ah yang mereka sampaikan dan dimaksud oleh mereka tentu 
sebagai bid'ah dholalah maka perbuatan pembukuan Al Guran termasuk bid'ah dholalah sesuai 
batasan yang mereka sampaikan. 


Perbuatan pembukuan Al Guran bersifat paten dan terus dipertahankan , tidak bertambah atau 
berkurang sebagaimana yang dicontohkan oleh Salafush Sholeh. Kalau jumlah atau bentuk atau 
tekhnologi pembukuan Al Gur'an termasuk dalam perbuatan pembukuan Al Guran. 


Tanda-tanda wagaf, saktah, isymam, dan semisalnya adalah untuk kemudahan untuk 
membacanya namun perbuatannya adalah pembukuan Al Guran. Sedangkan bentuk pembukuan 
Al Gur'an dalam bentuk kaset, cd, gadget hanyalah perbedaan bentuk, perbuatannya tetap 
pembukuan Al Guran 


Perbuatan pembukuan Al G@ur'an , tujuannya hakiki untuk memudahkan kaum muslim untuk 
membaca, mengetahui, memahami Al Guran sampai akhir zaman 


Perbuatan pembukuan Al @uran adalah bid'ah (perkara baru) karena tidak pernah dilakukan atau 
dicontohkan oleh Rasulullah. 


Perbuatan pembukuan Al @ur'an adalah bid'ah hasanah karena perbuatan tersebut diluar perkara 
syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak bertentangan 
dengan Al Gur'an dan As Sunnah. 


Contoh bid'ah hasanah lainnya adalah perjalanan ibadah haji menggunakan pesawat terbang , 
tentu suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah 


Penggunaan pesawat terbang untuk perjalanan ibadah haji diluar perkara syariat atau diluar dari 
apa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan 
As Sunnah sehingga termasuk bid'ah hasanah 


Mereka membantah dengan pendapat sebagai berikut, Penggunaan pesawat terbang untuk 
perjalanan ibadah haji adalah bid'ah , tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam melaksanakan 
ibadah haji namun bid'ah secara bahasa jadi hukumnya mubah (boleh) dan merupakan urusan 
dunia berlandaskan perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam , “wa antum a'lamu bi amri 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6618 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dunyakum, “dan kamu sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu”. (HR. Muslim 4358 ). 


Berdasarkan pendapat mereka tersebut dengan sendirinya mereka membagi bid'ah kedalam dua 
kategori yakni urusan dunia dan urusan agama walaupun hadits yang berbunyi “kullu bid'atin 
dholalah” mereka maknai sebagai “seluruh bid'ah adalah dholalah”. Dalam hadits tersebut yang 
dimaksud dengan bid'ah (mereka katakan) adalah bid'ah (perkara baru) dalam urusan agama. 


Hati-hatilah jangan sampai terjerumus ke dalam paham sekulerisme, paham yang memisahkan 
urusan dunia dan urusan agama (urusan akhirat). 


Firman Allah Azza wa Jalla, alyawma akmaltu lakum diinakum, “Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kamu agamamu” (AS Al Maaidah (51:3) 


Islam itu din yang sempurna, tercakup di dalamnya semua aspek kehidupan di dunia untuk 
kebahagiaan di akhirat. Aspek-aspek itu antara lain kehidupan berpolitik, bermasyarakat, 
bernegara, bermuamalah dan sebagainya 


Apakah sikap dan perbuatan yang termasuk urusan dunia boleh bertentangan dengan Al Aur'an 
dan As Sunnah ? 


Setiap sikap dan perbuatan manusia urusan dunia maupun urusan akhirat harus tetap merujuk 
dengan Al @uran dan As Sunnah dan menetapkannya dalam hukum taklifi yang lima (haram, 
makruh, wajib, sunnah, dan mubah). Perbuatan merujuk dengan Al Guran dan As Sunnah 
termasuk dzikrullah (mengingat Allah). 


Jadi urusan dunia adalah ibadah juga. Jika urusan dunia tersebut bertentangan dengan Al Gur'an 
dan As Sunnah maka termasuk amal keburukan (sayyiah) dan jika urusan dunia tersebut tidak 
bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah maka termasuk amal kebaikan. 


Urusan dunia yang tidak bertentangan dengan Al gur'an dan As Sunnah dan tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah maka termasuk juga ke dalam bid'ah hasanah 


Urusan dunia tidak boleh dilepaskan dengan urusan akhirat, bahkan urusan dunia seperti "jual 
beli" terkait pula dengan perkara syariat. 


Perkara syariat atau disebut dalam beberapa hadits sebagai "urusan agama" atau "urusan 
kami" adalah, "segala perkara yang telah disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla yang harus 
dipenuhi sebagai hamba Allah yakni menjalankan segala apa yang telah ditetapkanNya 
atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi menjalankan kewajibanNya 
yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi segala yang telah dilarangNya yang jika dilanggar 
berdosa dan menjauhi segala yang telah diharamkanNya yang jika dilanggar berdosa". 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “sesungguhnya 
agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Sebagai hamba Allah maka seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah kepada Allah 
ta'ala karena itulah tujuan kita diciptakanNya. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/15/seluruhnya-ibadah/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6619 | 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku” (AS Adz Dzaariyaat 51 : 56) 


“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (AS al Hijr (15 : 99) 
Perbuatan sebagai hamba Allah hanya 2 kategori yakni perkara syariat dan diluar perkara syariat 


Dalam perkara syariat berlaku “hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang 
mensyari'atkannya atau menetapkannya”. 


Dalam perkara syariat harus sesuai dengan apa yang disampaikan dan dicontohkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Perkara baru (bid'ah) dalam perkara syariat, perkara baru dalam perkara kewajiban (jika 
ditinggalkan berdosa), perkara larangan (jika dilanggar berdosa) maupun perkara pengharaman 
(jika dilanggar berdosa) adalah bid'ah dholalah. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 

“mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 

“menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) 


Jika ulama berfatwa dalam perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), perkara larangan (dikerjakan 
berdosa) dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) wajib berlandaskan dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan 
perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambaNya dan beberapa rezeki yang baik 
itu? Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul darijpadanya 
dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas 
(nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (AS. An-Nahl 
: 116). 

Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
AS AB Ob pe la JH ya 


“Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka 
dia telah kafir.” 


Sedangkan sikap dan perbuatan, diluar perkara syariat (diluar dari apa yang telah diwajibkanNya) 
berlaku “hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya' 


Sikap dan perbuatan, diluar perkara syariat (diluar dari apa yang telah diwajibkanNya) yang tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6620 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pernah dicontohkan oleh Rasulullah berlaku kaidah sebagai berikut 
1. Jika bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah maka termasuk bid'ah dholalah 
2. Jika tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah maka termasuk bid'ah hasanah 
atau bid'ah mahmudah 


Imam Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)” 


Imam Syafi'i -rahimahullah berkata “Perkara-perkara yang baru (al muhdats) terbagi dua, Pertama 
: perkara baru yang bertentangan dengan kitab, sunnah, atsar para sahabat dan ijma', ini adalah 
bid'ah dlalalah, kedua: perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan salah satu dari hal- 
hal di atas, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela” (Diriwayatkan oleh al Hafizh al 
Baihagi dalam kitabnya “Managib asy-Syafi'i”, Juz I, h. 469) 


Perselisihan terjadi disebabkan kesalahpahaman mereka memaknai hadits, "Kullu bid'atin 
dholalah" 


Pengertian kullu ada 3 macam yakni 
1. syay'in artinya setiap satu 
2. ba'din artinya setiap sebagian 
3. jam'in artinya setiap semua. 


Al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah 
dlalalah” ini adalah 'Amm Makhshush: artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada 
sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan 
mutlak semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154) 


Dikatakan sebagian besar atau kebanyakan bid'ah itu sesat karena bid'ah dholalah adalah perkara 
baru dalam perkara syariat (perkara yang telah diwajibkanNya) dan perkara baru diluar perkara 
syariat yang bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah. Sedangkan bid'ah hasanah hanyalah 
perkara baru diluar perkara syariat yang tidak bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah. 


Berikut kami uraikan penyalahgunaan hadits, wa antum a'lamu bi amri dunyakum, “dan kamu 
sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu”. (HR. Muslim 4358 ) yang dilakukan oleh kaum 
sekulerisme 


Hadits selengkapnya, 
Paha op Sa Won jae og pal Ea Kal JB yel ga yap Lens GI ae Ta sal 2 al re 
Na Mn en PA op Sa yg LAS ye dal ye Tyo gi gta 


S3 pl de ea PR ie HE AS UI tan PA Cam HAN 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Nagid seluruhnya dari 
Al Aswad bin 'Amir, Abu Bakr berkata: Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir: Telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 
'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu 
kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: “Sekiranya mereka tidak 
melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh 
dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi 
dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6621 | 


Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih 
mengetahui urusan dunia kalian' (HR Muslim 4358) 


Kaum sekulerisme berpendapat urusan dunia tidaklah diurus oleh agama, terbukti dalam hadits 
tersebut Rasulullah salah memberikan nasehat dalam penanaman kurma berikut contoh 
pernyataan mereka selengkapnya 


"Ketika Nabi shallalahu alaihi wasallam memberikan nasihat tentang cara mengawinkan pohon 
kurma supaya berbuah, ini bisa dianggap bahwa beliau sudah memasukkan otoritas agama untuk 
urusan duniawi yang di mana beliau tidak mendapatkan wahyu atau kewenangan untuk itu. Tapi 
ternyata dalam masalah menanam kurma ini pendapat beliau keliru. Pohon kurma itu malah 
menjadi mandul. Maka para petani kurma itu mengadu lagi kepada Nabi saw, meminta 
pertanggungjawaban beliau. Dan beliau menyadari kesalahan advisnya waktu itu dan dengan 
rendah hati berkata, “Kalau itu berkaitan dengan urusan agama ikutilah aku, tapi kalau itu 
berkaitan dengan urusan dunia kamu, maka “Antum a'lamu bi umuri dunyaakum?, kamu sekalian 
lebih mengetahui urusan duniamu. Rasulullah mengakui keterbatasannya. Rasulullah bukanlah 
penentu untuk segala hal. Rasul bukanlah orang yang paling tahu untuk segala hal. Bahkan untuk 
urusan dunia di jaman beliau pun beliau bukanlah orang yang paling tahu. Jadi tidak mungkin jika 
kita menuntut Rasulullah untuk mengetahui segala sesuatu hal tentang urusan dunia. Apalagi 
kalau mengurusi urusan kita di jaman modern ini...! Tentu tidak mungkin kita harus mencari-cari 
semua aturan tetek-bengek dalam hadist beliau. Itu namanya set-back. Lha wong di jamannya 
saja Rasulullah menyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak beliau pahami dan hendaknya tidak 
mengikuti pendapat beliau dalam "urusan duniamu tersebut." 


Dalam hadits di atas Rasulullah hanya memberikan tanggapan mengapa mesti kurma itu 
dikawinkan segala, mengapa tidak dibiarkan begitu saja secara alami. Hal ini dapat kita ketahui 
terkait firman Allah Azza wa Jalla, “subhaana alladzii khalaga al-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitu 
al-ardhu” , “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari 
apa yang ditumbuhkan oleh bumi” (AS Yaa Siin (36:36). 


Permasalahan kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak tidaklah terkait dengan tanggapan 
Rasulullah. 


Sedangkan makna perkataan Rasulullah, “wa antum a'lamu bi amri dunyakum, “dan kamu 
sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu” , yang dimaksud “urusan dunia” khusus 
urusan disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan tertentu di luar ilmu agama, seperti dalam hadits 
tersebut adalah ilmu pertanian, ilmu pengetahuan manusia dalam membantu perkawinan kurma. 
Namun ilmu pengetahuan yang didalami oleh manusia harus tetap merujuk dengan Al @ur'an dan 
As Sunnah dan menetapkannya dalam hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, 
dan mubah). Perbuatan merujuk dengan Al Gur'an dan As Sunnah termasuk ke dalam dzikrullah 
(mengingat Allah) sebagaimana Ulil Albab 


Ulil Albab sebagaimana firman Allah yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran: 191). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6622 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1022. MAKALAH : SEKILAS TENTANG WAHHABI BAGIAN | 
OLEH : Chabib Musthofa El @udsy 


SEJARAH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB PENDIRI AJARAN "WAHHABI" 


Nama Aliran Wahabi ini diambil dari nama ayah pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di 
Najed / Riyadh, tahun 1111 H / 1699 M). Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering 
berpindah dari satu negara ke negara lain dan diantara negara yang pernah disinggahi oleh 
pendiri ajaran wahabiyah ini (meninggal tahun 1206 H / 1792 M, seorang ulama mencatat 
tahunnya dengan hitungan Abjad: Ba daa halaakul khobiits "Telah nyata kebinasaan Orang yang 
Keji") adalah Baghdad, Iran, India dan Syam. 


Kemudian pada tahun 1125 H / 1713 M, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama 
Mr. Hempher yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi 
alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan 
sekte-sekte bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Baha'i. Bahkan 
Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan 
alirannya Wahabi. 


Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan sunni pengikut madzhab Hanbali, 
bahkan ayahnya Syaikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya. 
Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia 
bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk 
berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Setelah hal itu terbukti 
ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan kakak kandungnya, 
Sulaiman bin Abdul Wahab, ulama besar dari madzhab Hanbali, menulis buku bantahan 
kepadanya dengan judul As-Sawaigul Ilahiyah Fir Raddi Alal Wahabiyah. Tidak ketinggalan pula 
salah satu gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi as-Syafii, menulis surat 
berisi nasehat: 


"Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan 
kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawassuli bisa memberi 
manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain 
Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madharrat, kalau dia menentang bolehlah dia kau 
anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul Adham (kelompok mayoritas) 
diantara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar, orang yang menjauh 
dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti Jalan muslimin." 


Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Ahlus Sunah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. 
Allah berfirman : Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap 
kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan) dan 
kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (AS: An- 
Nisa 115) 


Salah satu dari ajaran yang (diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah mengkufurkan 
kaum muslim sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain-lain. 
Berbagai dalil akurat yang disampaikan ahlussunnah wal jamaah berkaitan dengan tawassul, 
ziarah kubur serta maulid, ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6623 ) 


berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya 
sendiri. 


Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, "Berapa banyak 
Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadhan?" Dengan segera dia menjawab, 
"Setiap malam Allah membebaskan 100 ribu orang, dan di akhir malam Ramadhan Allah 
membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir 
Ramadhan." Lelaki itu bertanya lagi, "Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai satu persen pun 
dari jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah 
jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang 
muslim?" Mendengar jawaban itu Ibnu Abdul Wahab pun terdiam seribu bahasa. 


Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggubris nasehat ayahnya dan guru- 
gurunya itu. Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di 
sekitar wilayah Najed. 


Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh. Termasuk diantara 
pengikutnya adalah penguasa Dariyah, Muhammad bin Saud (meninggal tahun 1178 H / 1765 M) 
pendiri dinasti Saudi, yang dikemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan 
memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibn Saud sendiri sangat patuh pada 
perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta 
seseorang dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan 
syirik selama 600 tahun lebih, dan membunuh orang musyrik dijamin surga. 


Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, 
seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansiy, Tulaihah Al-Asadiy dll. Agaknya dia punya 
keinginan mengaku nabi, ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya 
dengan julukan Al-Anshar, sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. Kalau 
seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan dua syahadat di hadapannya 
kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik, begitu pula 
kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya telah 
mati kafir. Kalau mau mengakui hal tersebut dia diterima menjadi pengikutnya, kalau tidak dia pun 
langsung dibunuh. 


Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan dalih 
pemurnian akidah, dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya, 
sampai-sampai seorang pengikutnya berkata : "Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad, 
karena tongkat-ku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan 
tidak tersisa manfaatnya sama sekali." 


Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan 
umatnya. Pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. Keduanya bekerja 
sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab, seperti 
tawassul, ziarah kubur, peringatan Maulid dan sebagainya. Tak mengherankan bila para pengikut 
Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia. Bahkan, pada 1802, 
mereka menyerang Karbala-lrak, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad SAW, Husein 
bin Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat munkar yang berpotensi syirik 
kepada Allah. Dua tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang 
ada di atas kuburan, menjarah hiasan - hiasan yang ada di Hujrah Nabi Muhammad SAW. 


Keberhasilan menaklukkan Madinah berlanjut. Mereka masuk ke Mekkah pada 1806, dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6624 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


merusak kiswah, kain penutup Kakbah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan 
kubah di Ma'la, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat kelahiran 
Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, masjid Abdullah bin 
Abbas. 


Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak- 
sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci-maki ahli kubur bahkan 
sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. 


1023. MAKALAH : SEKILAS TENTANG WAHHABI BAGIAN 
Il 


OLEH : Chabib Musthofa El @udsy 


SEJARAH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB PENDIRI AJARAN "WAHHABI" 


Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa Kerajaan Usmani, Istanbul- 
Turki, murka. Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali, 
untuk melumpuhkannya. Pada 1813, Madinah dan Mekkah bisa direbut kembali. 


Gerakan Wahabi surut. Tapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali 
mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekkah, lalu ke Madinah dan 
Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. 


Sejak itu, hingga kini, paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini 
pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun 
untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang 
penuh dengan pergolakan pemikiran, sebab kelompok ekstrem itu selalu menghalau pemikiran 
dan pemahaman agama Sunni-Syafii yang sudah mapan. 


Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam 
sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di Ma'la (Mekkah), di Bagi dan Uhud 
(Madinah) semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan mengunakan dinamit 
penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu di Sug al 
Leil diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta, 
namun karena gencarnya desakan kaum Muslimin International maka dibangun perpustakaan. 


Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai- 
nilai luhur Islam. Semula Al-@ubbatul Khadra (kubah hijau) tempat Nabi Muhammad SAW 
dimakamkan juga akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah tapi karena ancaman 
International maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya. 


Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan dimodifikasi termasuk magom 
Ibrahim akan digeser tapi karena banyak yang menentangnya maka diurungkan. Pengembangan 
kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan situs-situs sejarah Islam. Makin 
habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah SAW dan sahabatnya. 


Bangunan-bangunan itu dibongkar karena khawatir dijadikan tempat keramat. Bahkan sekarang, 
tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW terancam akan dibongkar untuk perluasan tempat parkir. 
Sebelumnya, rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu digusur dan dijadikan wc umum. Padahal, 
disitulah Rasulullah berulang-ulang menerima wahyu. Di tempat itu juga putra-putrinya dilahirkan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6625 | 


serta Khadijah meninggal. 


Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan wahabisme paling punya andil dalam pemusnahan 
ini. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu bisa mengarah kepada pemujaan berhala 
baru. 


Pada bulan Juli yang lalu, Sami Angawi, pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut mengatakan 
bahwa: 


"Beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. Pada lokasi bangunan berumur 1.400 
tahun Itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jamaah haji dan 
umrah. Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Bagian bersejarahnya 
akan segera diratakan untuk dibangun tempat parkir," katanya kepada Reuters. 


Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan 
selama 50 tahun terakhir. Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah 
semenjak Arab Saudi berdiri pada 1932. 


Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan Keagamaan Senior 
Kerajaan pada tahun 1994. Dalam maklumat tersebut tertulis, Pelestarian bangunan bangunan 
bersejarah berpotensi menggiring umat Muslim pada penyembahan berhala. Nasib situs 
bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak menghancurkan 
peninggalan- peninggalan Islam sejak masa Ar-Rasul Muhammad SAW. Semua jejak jerih payah 
Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. 


Sebaliknya mereka malah mendatangkan para arkeolog (ahli purbakala) dari seluruh dunia 
dengan biaya ratusan juta dollar untuk menggali peninggalan- peninggalan sebelum Islam baik 
yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya dengan dalih obyek wisata. Kemudian dengan 
bangga mereka menunjukkan bahwa zaman pra Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar 
biasa, tidak diragukan lagi ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu 
keraguan di kemudian hari. 


Gerakan wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim, mereka menebarkan 
kebencian permusuhan dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh 
golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bid'ah. Itulah 
ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan, mereka tak pernah mengakui jasa para 
ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. 


Di negeri kita ini (Indonesia) mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para 
Wali Songo yang menyebarkan dan meng-Islam-kan penduduk negeri ini. Mereka mengatakan 
ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Budha, padahal para Wali itu telah 
meng-Islam-kan 90 Yo penduduk negeri ini. 


Mampukah wahabi-wahabi itu meng-Islam-kan yang 10” sisanya? Mempertahankan yang 90 Ys 
dari terkaman orang kafir saja tak bakal mampu, apalagi mau menambah 10 Yc sisanya. Justru 
mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah 
SWT. 


Jika bukan karena Rahmat Allah yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwah ke negeri 
kita ini, tentu orang-orang yang menjadi corong kaum wahabi itu masih berada dalam 
kepercayaan animisme, penyembah berhala atau masih kafir. (Naudzu billah min dzalik). 


Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-aku sebagai faham yang hanya 
berpegang teguh pada Al-@uran dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6626 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


salaf apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya, itu semua omong kosong 
belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang 
di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang dinamakan Saudi). 


Tidakkah anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang sholeh dan 
alim, bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi berdarah ini 
terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bid'ah, padahal 
bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid'ah. Karena nama negeri Rasulullah 
Muhammad SAW diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham wahabi yaitu 
As-Saud. 


Sungguh Nabi Muhammad SAW telah memberitakan akan datangnya Faham Wahabi ini dalam 
beberapa hadits, ini merupakan tanda kenabian beliau Nabi Muhammad SAW dalam 
memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih, sebagaimana 
terdapat dalam kitab shahih BUKHARI & MUSLIM dan lainnya. Diantaranya: "Fitnah itu datangnya 
dari sana, fitnah itu datangnya dari arah sana, sambil menunjuk ke arah timur (Najed)." (HR. 
Muslim dalam Kitabul Fitan). 


1024. Bid'ah hasanah penangkal paham sekulerisme 
pluralisme dan liberalisme 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/15/bisa-terjerumus-sekulerisme/ 
kami sampaikan bahwa menolak adanya bid'ah hasanah bisa terjerumus paham sekulerisme 
Solusi penangkal paham sekulerisme atau solusi penangkal paham SEPILIS (sekulerisme, 
pluralisme, liberalisme) secara umum adalah dengan pemahaman akan adanya bid'ah hasanah 
sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat, pemimpin atau imam jijtihad 
kaum muslim pada umumnya (Imam Mujtahid Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan 
Salafush Sholeh. 


Dengan kesadaran adanya bid'ah hasanah maka setiap kita akan melakukan perbuatan atau 
mencontohkan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
maka kita akan merujuk kepada Al Aur'an dan As Sunnah. 
e Jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah maka perbuatan itu 
termasuk bid'ah dholalah 
e Jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah maka 
perbuatan itu termasuk bid'ah hasanah 


Imam Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)” 


Imam Syafi'i -rahimahullah berkata “Perkara-perkara yang baru (al muhdats) terbagi dua, Pertama 
: perkara baru yang bertentangan dengan kitab, sunnah, atsar para sahabat dan ijma', ini adalah 
bid'ah dlalalah, kedua: perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan salah satu dari hal- 
hal di atas, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela” (Diriwayatkan oleh al Hafizh al 
Baihagi dalam kitabnya “Managib asy-Syafi'i”, Juz I, h. 469) 


Pemahaman yang memisahkan bid'ah kedalam urusan agama dan bid'ah secara bahasa atau 
bid'ah urusan dunia adalah bentuk keterjermusan kedalam paham Sekulerisme , paham yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6627 ) 


memisahkan urusan dunia dan urusan agama (urusan akhirat). 


Firman Allah Azza wa Jalla, alyawma akmaltu lakum diinakum, “Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kamu agamamu? (AS Al Maaidah (51:3) 


Islam itu din yang sempurna, tercakup di dalamnya semua aspek kehidupan di dunia untuk 
kebahagiaan di akhirat. Aspek-aspek itu antara lain kehidupan berpolitik, bermasyarakat, 
bernegara, bermuamalah dan sebagainya 


Apakah sikap dan perbuatan yang termasuk urusan dunia boleh bertentangan dengan Al Aur'an 
dan As Sunnah ? 


Setiap sikap dan perbuatan manusia urusan dunia maupun urusan akhirat harus tetap merujuk 
dengan Al @uran dan As Sunnah dan menetapkannya dalam hukum taklifi yang lima (haram, 
makruh, wajib, sunnah, dan mubah). Perbuatan merujuk dengan Al Guran dan As Sunnah 
termasuk dzikrullah (mengingat Allah). 


Jadi urusan dunia adalah ibadah juga. Jika urusan dunia tersebut bertentangan dengan Al Guran 
dan As Sunnah maka termasuk amal keburukan (sayyiah) dan jika urusan dunia tersebut tidak 
bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah maka termasuk amal kebaikan. 


Urusan dunia yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah dan tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah maka termasuk juga ke dalam bid'ah hasanah 


Paham SEPILIS (Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme) diusung oleh kaum Zionis Yahudi. Hal ini 

telah diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2010/01/18/sekularisme-pluralisme-dan- 
liberalisme/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2010/02/03/penghambaan-sesama-manusia/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2010/02/23/bahaya-laten/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/25/2010/01/1 3/dibalik-krisis/ 


Allah Azza wa Jalla menciptakan kaum Yahudi sebagaimana yang dikehendakiNya 


Kaum Yahudi dan kaum musyrik, termasuk yang terjerumus kemusyrikan, terjerumus dalam 
kekufuran yang disebabkan oleh berbagai macam sebab, mereka mempunyai rasa permusuhan 
terhadap manusia yang telah bersyahadat 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Kita dapat menyaksikan bagaimana paham SEPILIS (Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme) mulai 
merasuk kedalam perguruan-perguran tinggi Islam di negeri kita seperti yang dulu bernama IAIN. 
Juga ke dalam universitas Islam di wilayah kerajaan dinasti Saudi tentu dengan cara-cara yang 
lebih halus dan terarah. 


Kaum Zionis Yahudi tentu juga berupaya memasukkan paham SEPILIS (Sekulerisme, Pluralisme, 
Liberalisme) ke dalam organisasi-organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah 
dll 


Begitu juga kaum Zionis Yahudi berupaya memasukkan paham SEPILIS (Sekulerisme, 
Pluralisme, Liberalisme) ke dalam sistem pemerintahan seluruh negara di dunia ini. Termasuk ke 
dalam pemerintahan kerajaan dinasti Saudi. Pemerintahan kerajaan dinasti Saudi walaupun 
mereka berupaya memerintah berlandaskan syariat Islam namun tidak sepenuhnya berlandaskan 
syariat Islam. Sistem pemerintahan yang mereka terapkan adalah Monarki (kerajaan) . Mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6628 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


katakan bahwa mereka mengikuti khalifah Muawiyyah. 


Khalifah Muawiiyah ketika itu bermaksud meniru suksesi kepemimpinan yang ada di Persia dan 
Bizantium, yaitu Monarki (kerajaan). Akan tetapi, gelar pemimpin pusat tidak di sebut raja (malik), 
mereka tetap menggunakan gelar khalifah dengan makna konotatif yang di perbaharui. Langkah 
awal dalam rangka memperlancar pengankat Yazid sebagai penggantinya adalah menjadikan 
Yaizid Ibn Muawiyyah sebagi putra mahkota (tahun 53 H). 


Penunjukkan Yazid sebagai putra mahkota telah melahirkan reaksi dari masyrakat. Proses terjadi 
dimasyarakat karena Muawiyyah telah mengubah sistem suksesi peminpin: di samping itu, 
pengangkatan Yazid sebagai pengganti Muawiyyah berarti telah terjadi pelanggaran perjanjian 
antara Muawiyyah dengan Hasan Ibn Ali ra . 


Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah menolak melakukan bai'at. Akan 
tetapi, Muawiyyah berhasil memaksa mereka untuk melakukan bai'at. Dua tokoh yang tidak 
berhasil dipaksa melakukan bai'at adalah Husain Ibn Ali dan Abd Allah Ibn Zuabair. Apa yang 
dilakukan dan dicontohkan oleh Muawiyyah membentuk kepemimpinan pemerintahan dengan 
sistem kerajaan meniru peradaban Persia dan Bizantium pada hakikatnya adalah perkara baru 
(bid'ah). 

Rasulullah bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun di bumi ini, tanpa 
mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) " 


Sungguh, dianggap (penisbatan) berkhianat kepada Allah , Rasul-Nya dan kaum mukminin, 
merupakan ancaman keras bagi siapapun yang tidak bertanggung jawab dalam memilih 
pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Barangsiapa 
memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang 
lebih diridhai Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya 
dan orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim) 


Dalam sejarah Islam kita kenal adanya ahlu a-halli wa al-“-agdi yang merupakan demokrasi 
berdasarkan perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya. Ketetapan/fatwa/kebijaksanaan 
diambil dengan permusyawaratan / perwakilan. 


Musyawarah untuk mufakat sistem perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya atau ahlu a- 
halli wa al-agdi telah dicontohkan oleh para Khulafaur Rasyidin dalam menetapkan khalifah 
pertama setelah wafatnya Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 


Begitupula , pemerintahan kerajaan dinasti Saudi dan pemerintahan beberapa negara lainnya 
yang dipimpin oleh penguasa negara yang beragama Islam menjadikan kaum kafir sebagai teman 
kepercayaan, penasehat, pelindung dan pemimpin. 


Firman Allah Azza wa Jalla, “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum 
yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) 
dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka 
mengetahui". (AS Al Mujaadilah (58J:14 ) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah...” (As. Ali-Imran : 28) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6629 | 


Mujadilah : 22) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Sikap para ulama yang menyerahkan "urusan dunia" secara bulat-bulat kepada penguasa negeri 
adalah bentuk keterjerumusan kedalam paham sekulerisme. 


Begitu pula dengan paham pluralisme boleh jadi telah masuk kedalam pemerintahan dinasti 
kerajaan Saudi Perhatikan video pada http://www.youtube.com/watch?v-48kUEx9iGk8 


Berikut transkript subtitle yang kami dapatkan dari melihat video tersebut. 


Kekek kekkk 


awal transkript subtitle 
Adapun langkah yang berbahaya adalah apa yang dilakukan Raja Abdulloh yang meminta 
untuk mendekatkan berbagai agama dan menyetujui suatu agama yang diridhoi oleh PBB dan 
dianut oleh seluruh bangsa. 

Raja Abdullah: 

"Saya meminta kepada seluruh agama yang turun dari langit” (samawi) 

"Untuk berkumpul dengan saudara-saudara mereka dalam satu iman dan ketaatan kepada 
seluruh agama, karena kita menghadap kepada satu Tuhan” 

"Saya pernah berpikiran untuk mengunjungi Vatican, dan sayapun telah mengunjunginya” 
"Sayapun bertemu dengan Paus dan saya berterima kasih padanya” 

"Saya berterima kasih (karena) dia menemui saya” 

"Saya tidak akan melupakan pertemuan seorang manusia dengan seorang manusia” 

"dan ketika itu aku tawarkan ide ini kepadanya yaitu untuk menghadap kepada Tuhan - Yang 
Maha Perkasa lagi Mulia -' 

"Menghadap kepada Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Mulia, dalam apa yang Dia perintahkan 
dalam agama-agama yang turun dari langit dalam Taurat, Injil dan Al Aur'an” 

"Kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Mulia lagi Perkasa agar memberi petunjuk pada kita 
semua” 

"Semua agama-agama ini kepada satu kalimat yang diperintahkan oleh Tuhan -Yang Maha 
Perkasa lagi Mulia - untuk dilaksanakan oleh manusia” 

"Insyaallah dalam waktu sedekat mungkin, dan ketika kita berkumpul dan telah disetujui, 
Insyaallah, semuanya dalam kebaikan - semua agama” 

"Saya akan pergi ke PBB, Saya juga yakin hingga orang yang beriman dengan Abrahamisme' 
"Saya juga menginginkan mereka .... tapi ketiganya ini wajib bagi mereka Taurat, Injil dan Al- 
Gur'an dan selebihnya Insyaallah semuanya baik” 

"Pada mereka ada kebaikan, karena kemanusiaan mereka juga bagus" 

"karena moral mereka juga bagus dan karena negara mereka juga bagus dan karena 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6630 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semuanya adalah keluarga” 

Sungguh keluarga Saudi telah memulai -dalam kemurtadan yang jelas - mepersiapkan 
sebuah agama baru , dan itu dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah 
konferensi Makkah yang terakhir yang mengumpulkan beberapa kelompok sesat dan 
menyimpang dari hukum Allah untuk menyetujui agama yang baru. Sebagaimana pada fase 
berikutnya ditawarkan kepada Yahudi, Nasrani dan Budha di konferensi Spanyol dengan 
munculnya sebuah agama yang disetujui oleh PBB dan agar bisa diterima oleh semuanya. 
Padahal cukuplah Allah bagi kita, dan (Dia lah) sebaik-baiknya Pelindung. 


“““## akhir transkript subtitle "“““ 


Paham pluralisme merasuk kedalam kaum muslim dengan menyalahgunakan firman Allah ta'ala 
yang artinya, 


"Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang 
Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan 
beramal sholeh , mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran 
kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (AS Al Bagarah (2): 62) 


Makna firman Allah ta'ala tersebut adalah 
Kaum Yahudi pada zaman Nabi Musa a.s yang mentaati syariat yang dibawa oleh Nabinya 
dan beramal sholeh akan masuk surga 
Kaum Nasrani pada zaman Nabi Isa a.s yang mentaati syariat yang dibawa oleh Nabinya dan 
beramal sholeh akan masuk surga 
Kaum Shabiin , orang-orang yang mengikuti syari'at Nabi-nabi zaman dahulu dan beramal 
sholeh akan masuk surga 


Namun setelah syariat disempurnakan ketika Rasulullah di utus maka semua manusia wajib 
mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. 


Jika manusia mentaati syariat yang dibawa oleh Rasulullah dan beramal sholeh niscaya masuk 


surga, telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/29/masuk- 
surga! 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Kaum Yahudi dan Kaum Nasrani kalau mereka benar-benar mengikuti syariat yang di bawa Nabi 
mereka maka mereka pasti telah disampaikan akan kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul 
Allah yang terakhir 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab 
(Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan 
sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka 
mengetahui.” (AS Al Bagarah (21:146 ) 


“Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishag, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6631 


Ya'gub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?” Katakanlah: “Apakah 
kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang 
menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?” Dan Allah sekali-kali tiada lengah 
dari apa yang kamu kerjakan. (@S Al Bagarah (21:140 ) 


“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku 
berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang 
membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya 
dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku 
terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu 
saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu". (@S Ali Imran (31:81) 


Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw. berkata: “Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang 
nabi, mulai dari Nabi Adam sampai seterusnya, maka kepada nabi-nabi itu Allah subhanahu wa 
ta'ala menuntut janji setia mereka bahwa jika nanti Rasulallah shallallahu alaihi wasallam. diutus, 
mereka akan beriman padanya, membelanya dan mengambil janji setia dari kaumnya untuk 
melakukan hal yang sama'. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada 
anak-anaknya, demikian pula Ya'gub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah 
telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama 
Islam". (AS Al Bagarah (2): 132 ) 


” (1g 


“Ila wa antum muslimuun”, “kecuali dalam keadaan muslim” , “kecuali dalam keadaan memeluk 
agama Islam”, kecuali manusia yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, berserah diri 
dengan mentaati perintahNya dan laranganNya. 


PerintahNya dan laranganNya telah disempurnakan ketika Muhammad bin Abdullah diutus 
menjadi Rasulullah. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu” (AS Al Maaidah (51:3 ) 

Jadi penduduk surga pastilah seorang muslim, mereka yang telah bersyahadat. Jika kaum non 
muslim benar-benar bertauhid atau berkeyakinan bahwa tiada tuhan selain Allah maka mereka 
akan mentaati tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat atau 
memeluk agama Islam jika tidak maka mereka termasuk kaum kafir. 


Hakikat kafir atau menyekutukan Allah atau mereka yang melakukan perbuatan syirik adalah 
mereka yang tidak mengakui ke -Maha Kuasa — an Allah Azza wa Jalla 


Iblis dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak mengakui ke -Maha Kuasa -an Allah 
Azza wa Jalla dengan tidak mentaati kewajibanNya berupa perintah untuk sujud kepada manusia 
(Nabi Adam a.s). 


Orang Islam yang bersujud (sholat) menghadap Ka'bah, tidak berarti dia menyembah Ka'bah, 
akan tetapi dia sebenarnya sedang bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 
menghadap ke Ka'bah perwujudan menjalankan perintahNya atau mengakui ke Maha Kuasa an 
Allah Azza wa Jalla. Begitu juga para malaikat sujud kepada manusia (Nabi Adam a.s) perwujudan 
melaksanakan perintahNya atau mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza wa Jalla. 


Kaum Yahudi dan Kaum Nasrani walaupun sebagain kecil mereka beriman kepada Allah namun 
tetap dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan dinyatakan sebagai orang-orang yang sesat karena 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6632 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka tidak mengakui ke-Maha Kuasa-an Allah Azza wa Jalla dengan tidak mentaati 
kewajibanNya berupa perintah untuk bersyahadat. 


Sebagaimanapun amal kebaikan yang kaum non muslim lakukan, selama mereka tidak 
bersyahadat maka tidak akan bermanfaat di akhirat kelak 


“Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup 
angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil 
manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah 
kesesatan yang jauh”. (AS Ibrahim (141:18 ) 


“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mu'min dan beramal sholeh ke dalam jannah 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) 
dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka”. 
(AS Muhammad (471:12 ) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1036. Terputuslah segala amalannya 


LN Bg 20003 0 0 90 0 00 R0 3 3 -9 Aa. 3 02 2 o- -... 0-30 ee X0 0. 8. 
Oya Of Bona Ad oa dah 0 2 ya ino al ya Jatah Vida LB jaman ly tan Gp ag kai) ya Up pu Wa 
to. - . 9 Ie 03 o o - nia Pa o @ DAA @ Lo. Pa 2. 9 G2 aa - 5 2... Oce @ @- @ 
PA boa JA ai le Ji ole Ain ya Ul BU ja Ula die II OLI SL) JB pel led lo di 
- P3 -. £ - Pa P3 L 0.5. L... - - - Ai 

ad 


Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Gutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr 
mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari 
Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila 
salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga 
perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak sholeh yang selalu 
mendoakannya." (HR Muslim 3084). 


Sebagian ulama “mempergunakan” hadits di atas untuk menolak sampainya pahala kepada orang 
yang sudah mati. 


Hadits itu hanya mengatakan “ingatha'a “amaluhu , terputus amalnya maknanya adalah setiap 
manusia setelah meninggal dunia maka kesempatan beramalnya sudah terputus atau apapun 
yang mereka perbuat tidak akan diperhitungkan lagi amalnya kecuali amal yang masih 
diperhitungkan terus adalah apa yang dihasilkan dari amal yang mereka perbuat ketika masih 
hidup seperti, 

1. Sedekah jariyah 

2. Ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan yang disampaikan kepada orang lain 

3. Mendidik anak sehingga menjadi anak sholeh yang selalu mendoakannya 


” (1 


Hadits tersebut tidak dikatakan, “ingata'a intifa'uhu”, “terputus keadaannya untuk memperoleh 
manfaat”. 


Adapun amal orang lain, maka itu adalah milik (hag) dari amil yakni orang yang mengamalkan itu 
kepada si mayyit maka akan sampailah pahala orang yang mengamalkan itu kepada si mayyit. 


Para ulama menyatakan bahwa do'a dalam shalat jenazah bermanfaat bagi si mayyit. Begitupula 
sedekah atau amal kebaikan orang lain bermafaat bagi si mayyit seperti bebasnya utang mayyit 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6633 


yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini berdasarkan hadits Abu @otadah 
dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia 
telah membayarnya Nabi bersabda: “Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya” (HR Ahmad). 


Jadi si mayyit masih mendapatkan manfaat (intifa) dari amal orang lain yang membayarkan 
utangnya termasuk sedekah lainnya yang dilakukan oleh orang Ilain atas nama si mayyit. Sedekah 
bisa dalam bentuk bacaan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa 
sedekah tidak selalu dalam bentuk harta 
o 2 0 0-3 o 0 20. 03 2. La. Lo. 20 0. —a. 8 4d - 9 0 G2 20 9g 40 —@. 
AI Dop 1 plan dala AI cela ar Celena aya La Of aa al Goda SAN al HP baka 
a & SNP MA SN una An Pan oo A0 DKP TA Gan KOK Se BAN ON To an BNN Pan AR Mn Drone tata 
CST Jar Ca HUB alga Upiai Oohilkaky apa LS Oya pang eka LS Dakar pprlb pa Jal 33 
PA pg dns Ona sad eAar SAS Kuas IS OMA Ta IS Waka tone. rai Ola 
Sx 


Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adl Dluba'i Telah 
menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula 
Abu Uyainah, dari Yahya bin Ugail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar 
bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada beliau, 
Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat 
seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka 
beliau pun bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk 
bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap 
kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar 
adalah sedekah (HR Muslim 1674) 


Firman Allah ta'ala, wa-an laysa Iil-insaani illaa maa sa'aa, "dan bahwasanya seorang manusia 
tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (AS An Najm (531:39 


Ayat Al-@uran itu tidak menafikan adanya kemanfaatan untuk seseorang dengan sebab usaha 
orang lain. Ayat Al @uran itu hanya menafikan “kepemilikan seseorang terhadap usaha orang 
lain”. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengabarkan bahwa “laa yamliku illa sa'yah (orang itu 
tidak akan memiliki kecuali apa yang diusahakan sendiri). Adapun usaha orang lain, maka itu 
adalah milik bagi siapa yang mengusahakannya. Jika dia mau, maka dia boleh memberikannya 
kepada orang lain dan pula jika ia mau, dia boleh menetapkannya untuk dirinya sendiri. (jadi huruf 
“lam” pada lafadz “lil insane” itu adalah “il istihgag” yakni menunjukan arti “milik”). 


Masuknya seorang muslim bersama golongan kaum muslimin yang lain didalam ikatan Islam 
adalah merupakan sebab paling besar dalam hal sampainya kemanfaatan dari masing-masing 
kaum muslimin kepada yang lainnya baik di dalam kehidupan ini maupun sesudah mati nanti dan 
doa kaum muslimin yang lain. 


Dalam satu penjelasan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman sebagai 
sebab untuk memperoleh kemanfaatan dengan doa serta usaha dari kaum mukminin yang lain. 
Maka jika seseorang sudah berada dalam iman, maka dia sudah berusaha mencari sebab yang 
akan menyampaikannya kepada yang demikian itu. 


Dengan demikian pahala ketaatan yang dihadiahkan kepadanya dan kaum mukminin sebenarnya 
bagian dari usahanya sendiri. Oleh karenanya setiap manusia yang telah bersyahadat maka 
setelah mereka mati akan mendapatkan manfaat dari doa kaum muslimin lainnya yang masih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hidup dari doa seperti 


“Astaghfirullahalazim li wali waa lidaiya wali jami il muslimina wal muslimat wal mukminina wal 
mukminat al ahya immin hum wal amwat' 


"Ampunilah aku ya Allah yang Maha Besar, kedua ibu bapaku, semua muslimin dan muslimat, 
mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah mati.” 


Terlebih lagi bagi kaum muslim yang telah mencapai muslim yang ihsan , minimal muslim yang 
sholeh maka mereka akan mendapatkan manfaat dari sholawat bagi hamba yang sholeh yang 
diucapkan oleh kaum muslimin yang masih hidup ketika mereka menjalankan sholat dalam doa 
tasyahhud, “Assalaamu'alaina wa'alaa '“baadillaahish shoolihiin” 


Rasulullah menyampaikan bahwa ketika kita membaca doa tasyahhud mengucapkan 
“Assalaamu'alaina wa'alaa “ibaadillaahish shoolihiin”, maka hal itu sudah mencakup seluruh 
hamba-hamba yang sholeh baik di langit maupun di bumi“. Hamba yang sholeh di langit maknanya 
penduduk langit, para malaikat dan kaum muslim disisiNya termasuk hamba sholeh yang sudah 
wafat , dan hamba yang sholeh di bumi adalah hamba yang sholeh yang masih hidup 


Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Ayahku telah 
menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku Syagig dari 
Abdullah dia berkata: Ketika kami membaca shalawat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka kami mengucapkan: ASSALAAMU 'ALALLAHI @ABLA "IBAADIHI, ASSALAAMU 
'ALAA JIBRIIL, ASSSALAAMU 'ALAA MIKAATIL, ASSALAAMU 'ALAA FULAAN WA FULAAN 
(Semoga keselamatan terlimpahkan kepada Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril, 
Mika'il, kepada fulan dan fulan). Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai melaksanakan 
shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Sesungguhnya Allah adalah 
As salam, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam shalat (tahiyyat), hendaknya 
mengucapkan: AT-TAHIYYATUT LILLAHI WASH-SHALAWAATU — WATH-THAYYIBAATU, 
ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, 
ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALA "IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN, (penghormatan, rahmat dan 
kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tetap ada pada 
engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang sholeh. 
Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba 
yang sholeh baik di langit maupun di bumi, lalu melanjutkan: ASYHADU ALLAA ILAAHA 
ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi 
bahwa tiada Dzat yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan- 
Nya). Setelah itu ia boleh memilih do'a yang ia kehendaki. (HR Bukhari 5762) 


Hal yang harus kita ingat bahwa manusia yang meninggal dunia pada hakikatnya hanya berpindah 
alam saja dan mereka masih melakukan perbuatan namun sudah tidak diperhitungkan lagi apa 
yang mereka lakukan sebagai amal perbuatan. 


Rasulullah bersabda, “sebagaimana engkau tidur begitupulah engkau mati, dan sebagaimana 
engkau bangun (dari tidur) begitupulah engkau dibangkitkan (dari alam kubur)" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membukakan kepada kita salah satu sisi tabir 
kematian. Bahwasanya tidur dan mati memiliki kesamaan, ia adalah saudara yang sulit dibedakan 
kecuali dalam hal yang khusus, bahwa tidur adalah mati kecil dan mati adalah tidur besar. 


Ibnu Zaid berkata, “Mati adalah wafat dan tidur juga adalah wafat”. 
Al-Gurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan: “Kematian 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6635 ) 


bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan 
kepada keadaan lain.” 


Rasulullah bersabda, 
Sia Lb Sondang OP y AI on Los adan OB (le lari PAS SI Lb UPI SI ya IK) SI 2 Il 
SI. 
“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 
mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al Gaadli pada Juzu al 
Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 


Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits 
diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih) 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
(rai GP Ale») itil VI Ale ak Aa ab yaa Jera uya La) 


“Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk 
mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan 
kuburan itu.” (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-@ubir). 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
(AI Aale 23 B2) AAS pelanah LM 3 dig OS ya el pia del ya La) 


“Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di 
dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan 
menjawab salamnya itu.” (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al- 
Istidzkar dan At-Tamhid). 


Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

GP AE Ab NE MS ab OS Of ey stan Tya OS Ob IYA oya Skinny SU de PA Ulas | 
“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 


mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 
kepada kami.” (HR. Ahmad dalam musnadnya). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


Sumber inspirasi tulisan : http://salmanfiddin.wordpress.com/2010/09/18/sampaikah-kiriman-amal- 
dan-hadiah-bacaan-alguran-untuk-orang-mati/ 


1056. Berdoa dengan perantaraan yang dimuliakan-Nya 


Firman Allah ta'ala, alaa lillaahi alddiinu alkhaalishu waalladziina ittakhadzuu min duunihi awliyaa- 
a maa na'buduhum illaa liyugarribuunaa ilaa allaahi zulfaa inna allaaha yahkumu baynahum fii 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6636 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maa hum fiihi yakhtalifuuna inna allaaha laa yahdii man huwa kaadzibun kaffaarun 


“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang 
mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya 
mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan 
memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah 
tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar” (AS Az Zumar (391: 3) 


Sebagian orang menyalahgunakan firman Allah ta'ala ini untuk mensesatkan atau bahkan 
mengkafirkan kaum muslim yang berdoa dengan bertawassul dengan orang sholeh yang sudah 
wafat. 


Padahal “maa na'buduhum illaa liyugarribuunaa ilaa allaahi” (AS Az Zumar (39):3)) menjelaskan 
bahwa mereka menyembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga ditegaskan 
dalam ayat tersebut bahwa mereka adalah orang-orang pendusta dengan kata lain apa yang 
mereka katakan "mendekatkan diri kepada Allah" adalah dusta belaka 


Sedang orang yang bertawassul dengan orang sholeh yang sudah wafat sama sekali tidak 
menyembahnya. Tetapi ia mengetahui bahwa orang sholeh itu memiliki kemuliaan di sisi Allah lalu 
ia bertawassul dengannya karena dimuliakanNya. 


Berdoa dengan bertawassul adalah perintahNya 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 
supaya kamu mendapat keberuntungan” (AS Al Maa'idah (51: 35 )' 


Bertawassul adalah adab berdoa, berperantara pada kemuliaan seseorang, kemuliaan tempat, 
kemuliaan benda , kemuliaan waktu, kemulian doa atau dzikrullah dihadapan Allah Azza wa Jalla 


Boleh berperantara pada kemuliaan seseorang baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat 
karena kemuliaan seseorang di hadapan Allah tak akan sirna walaupun mereka sudah wafat. 
Terlebih lagi mereka yang meraih kemuliaan disisiNya tetap hidup sebagaimana para Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang 
gugur di jalan Allah (Syuhada), (bahwa mereka itu ) mati: bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, 
tetapi kamu tidak menyadarinya.” (OS Al Bagarah (2): 154 ) 
"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (syuhada) itu mati: 
bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” (AS Ali Imran (3J: 169) 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
Sian Ly Condong OP yA aan Laos odong OB (le lari PAS SI Lab UPI SI ya IK) SI 3 Il 
SI. 
“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 
mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al Gaadli pada Juzu al 
Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 
Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih dengan komentarnya : hadits 
diriwayatkan oleh Al Bazzaar dan para perawinya sesuai dengan kriteria hadits shahih) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6637 ) 


SAE AMI NE IIS pb OS Oly ala tan ga OS Op YAN oya S Flesy SET de Ai Ulas of 


“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 
mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 
kepada kami.” (HR. Ahmad dalam musnadnya). 


Justru mereka yang membedakan bolehnya bertawassul pada yang hidup saja dan 
mengharamkan pada yang sudah wafat, maka mereka itu malah dirisaukan akan terjerumus pada 
kemusyrikan karena menganggap makhluk hidup bisa memberi manfaat, sedangkan akidah kita 
adalah semua yang hidup dan yang sudah wafat tak bisa memberi manfaat apa apa kecuali 
karena Allah ta'ala memuliakannya, bukan karena ia hidup lalu ia bisa memberi manfaat 
dihadapan Allah, berarti si hidup itu sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?, si hidup bisa 
berbuat sesuatu pada keputusan Allah ? 


Orang yang bertawassul tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah bisa 
memberi manfaat dan madiorot kepadanya dan jika ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang 
dijadikan perantaraan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberi manfaat dan madlorot, 
maka dia telah melakukan perbuatan syirik, karena yang bisa memberi manfaat dan madlorot 
sesungguhnya hanyalah Allah semata. 


Bertawassul adalah adab berdoa , salah satu usaha agar do'a yang kita panjatkan diterima dan 
dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala 


Bertawassul dengan kemulian orang yang sudah wafat, sebagaimana yang tercantum dalam 
Tafsir Ibnu Katsir surat An-nisa ayat 64, http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ 


ikjuz5p281 285.pdf 
““## awal kutipan 


Kekek 


Al-Atabi ra menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam, datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, “Assalamu'alaika, ya 
Rasulullah (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah 
mendengar Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang' (AS An-Nisa: 64), 


Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan 
meminta syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku”. 
Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut , yaitu: “Hai sebaik-baik orang yang 
dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran 
keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau 
menjadi penghuninya: di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan.“ 


Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali 
hingga tertidur. Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi shallallahu alaihi 
wasallam., lalu beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hai Atabi, susullah orang Badui itu 
dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan 
kepadanya!” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6638 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kekek kekkk 


akhir kutipan 
Bertawassul dengan kemulian tempat seperti berdoa di Multazam, Raudoh, Magam Ibrahim dll 
Bertawassul dengan waktu seperti berdoa pada sepertiga malam terakhir, berdoa ketika wukuf di 
pada Arafah, dil 

Bertawassul dengan kemuliaan benda seperti berdoa memohon kesembuhan kepada Allah 
dengan perantaraan ludah orang-orang yang mulia disisi Allah 


Telah menceritakan kepadaku Shadagah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari “Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari “Aisyah dia berkata: Biasanya dalam 
merugyah, beliau membaca: BISMILLAHI TURBATU ARDLINA BI RIIGATI BA'DLINA YUSYFAA 
SA@IIMUNA BI IDZNI RABBINA (Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan ludah sebagian 
kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. (HR Bukhari 5305) 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb serta Ibnu Abu 
'Umar dan lafazh ini miliknya Ibnu Abu “Umar dia berkata: Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari “Abdu Rabbih bin Sa'id dari 'Amrah dari “Aisyah bahwa apabila seseorang 
mengadukan suatu penyakit yang dideritanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, 
seperti sakit kudis, atau luka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berucap sambil 
menggerakkan anak jarinya seperti ini -Sufyan meletakkan telunjuknya ke tanah, kemudian 
mengangkatnya- Bismillahi turbatu ardhina biriigati ba'dhina liyusyfaa bihi sagiimuna bi idzni 
rabbina. (Dengan nama Allah, dengan debu di bumi kami, dan dengan ludah sebagian kami, 
semoga sembuhlah penyakit kami dengan izin Rabb kami). Ibnu Abu Syaibah berkata: rugyah 
tersebut berbunyi: Yusyfaa sagiimunaa'. Dan Zuhair berkata: Doa rugyah tersebut berbunyi: 
Liyusyfaa sagiimunaa.' (HR Muslim 4069) 


Yang dimaksud ludah sebagian kami adalah ludah hambaNya yang disisiNya 


Bertawassul dengan kemuliaan doa atau dzikrullah seperti berdoa memohon kesembuhan kepada 
Allah dengan perantaraan bacaan surat Al Fatihah 


Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi: Telah mengabarkan kepada kami 
Husyaim dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa beberapa orang 
sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan 
“Arab, lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung itu. Tetapi penduduk enggan menjamu 
mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat: “Adakah di antara tuan-tuan yang pandai 
mantera? Kepala kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, Ya, ada! 
Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memanterainya dengan membaca surat Al 
Fatihah. Maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian dia diberi upah kurang lebih tiga puluh 
ekor kambing. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan: “Tunggu! Aku akan 
menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, apakah aku boleh 
menerimanya. Lalu dia datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam menanyakannya hal itu, 
katanya, Ya, Rasulullah! Demi Allah, aku telah memanterai seseorang dengan membacakan surat 
Al Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya: Bagaimana engkau 
tahu Al Fatihah itu mantera? " Kemudian sabda beliau pula: “Terimalah pemberian mereka itu, dan 
berilah aku bagian bersama-sama denganmu.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Basysyar dan Abu Bakr bin Nafi' keduanya dari Ghundar Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 
Abu Bisyr melalui jalur ini, dia menyebutkan di dalam Haditsnya: "Kemudian orang itu mulai 
membacakan Ummul @uran, dan mengumpulkan ludahnya lalu memuntahkannya, setelah itu 
orang itu sembuh. (HR Muslim 4080) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6639 


Berdoa dengan bertawassul perantaraan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi 
wasallam 


Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bershalawat atas 
Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan 
diterimalah doa tersebut, namun jika tidak demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya" 


Rasulullah bersabda “Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka hendaknya dia memulainya 
dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat kepada Nabi -shallallahu alaihi 
wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan 
dishahihkan oleh At Tirmidzi) 


Mereka bertanya kenapa kita harus bertawasul dalam berdoa sedangkan kita dijanjikan oleh Allah 
Azza wa Jalla akan mengabulkan segala permohonan hambaNya sebagaimana firmanNya yang 
artinya 


“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya 
Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon 
kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka 
beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran" (AS Al Bagarah (21:186 ) 


Kadang kita dalam memahami ayat di atas mengambil hanya sebagaian dari ayat itu yakni “Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku“. Sehingga 
sebagian muslim, ketika selesai berdoa, seolah-olah “menagih janji” Allah Subhanahu wa Ta'ala 
berdasarkan apa yang dipahaminya itu. 


Padahal dalam ayat itu juga telah dijelaskan jalan/cara/syarat agar Allah ar Rahmaan ar Rahiim 
mengabulkan doa hambaNya pada kalimat berikutnya “maka hendaklah mereka itu memenuhi 
(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 
dalam kebenaran” maknanya doa akan terkabul tergantung kedekatan kita kepada Allah Azza wa 
Jalla atau tergantung kadar ketaatan kepada Allah dan RasulNya. 


Seorang Muslim yang dikatakan telah mentaati Allah dan RasulNya sehingga mendapatkan 
magom disisiNya adalah 4 golongan manusia sebagaimana firmanNya yang artinya “Dan 
barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang- 
orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang yang mati 
syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 
69 ) 


Magom Shiddigin atau kedekatan dengan Allah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


Semakin dekat kita kepada Allah bahkan sampai menjadi kekasihNya (Wali Allah) maka Allah 
telah menjanjikan pasti akan mengabulkan segala permintaan 


Dalam sebuah hadits gudsi Rasulullah bersabda, Allah ta'ala berfirman “jika Aku sudah 
mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan 
pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu 
yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6640 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepedihan sakitnya. (HR Bukhari 6021) 


Contohnya bagaimana Sayyidina Umar bin Khathab ra yang kita tahu setingkat beliau tentu bisa 
berdoa langsung kepada Allah ta'ala , namun beliau menjadikan Uwais ra seorang Tabi'in menjadi 
perantara bagi doanya kepada Allah Azza wa Jalla mengikuti pesan dari Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam. 


Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya : 
“Adakah di antara kalian yang datang dari suku @arn?”. 


Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak 
dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan penuh selidik. 


“Siapa namamu?” tanya Umar. 

“Aku Uwais”, jawabnya datar. 

“Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. 
“Benar, Amirul Mu'minin”, jawab Uwais tegas. 


Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 
uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak hilang). 


“Benar, Amirul Mu'minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku berdo'a kepada Allah 
agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di 
dekat pusarku yang masih tersisa, itu untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. 


“Mintakan aku ampunan kepada Allah”. 


Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh 
keheranan. “Wahai Amirul Mu'minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 
kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” 


Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 
“Sesungguhnya sebaik-baik Tabiin adalah seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang 
selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di 
dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah 
kepadanya agar ia memintakan ampunan kepada Allah” 


Uwais lalu mendoa'kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam 
kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. (HR Ahmad). 


Hadits senada diriwayatkan oleh Imam Muslim : Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb: 
Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al @asim: Telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Al Mughirah: Telah menceritakan kepadaku Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadhrah dari 
Usair bin Jabir bahwa penduduk Kufah mengutus beberapa utusan kepada Umar bin Khaththab, 
dan di antara mereka ada seseorang yang biasa mencela Uwais. Maka Umar berkata, Apakah di 
sini ada yang berasal dari Garan. Lalu orang itu menghadap Umar. Kemudian Umar berkata: 
'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Sesungguhnya akan 
datang kepadamu seorang laki-laki dari Yaman yang biasa dipanggil dengan Uwais. Dia tinggal di 
Yaman bersama Ibunya. Dahulu pada kulitnya ada penyakit belang (berwarna putih). Lalu dia 
berdo'a kepada Allah, dan Allahpun menghilangkan penyakit itu, kecuali tinggal sebesar uang 
dinar atau dirham saja. Barang siapa di antara kalian yang menemuinya, maka mintalah 
kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Telah menceritakan kepada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6641 | 


kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata: Telah menceritakan 
kepada kami 'Affan bin Muslim: Telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Salamah 
dari Sa'id Al Jurairi melalui jalur ini dari "Umar bin Al Khaththab dia berkata: Sungguh aku telah 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik tabi'in, adalah seorang 
laki-laki yang dibiasa dipanggil Uwais, dia memiliki ibu, dan dulu dia memiliki penyakit belang 
ditubuhnya. Carilah ia, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian." (HR 
Muslim 4612). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1060. Ingin belajar ilmu hadits 


Tanya: “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.....Pak Zon saya ingin mempelajari ilmu 
hadits, mohon sarannya dimana saya harus memulainya ? mungkin ada situs yang menyajikan 
ilmu hadits secara ringkas untuk pemula .....Wassalam" 

Jawab: “Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh kami tahu maksud tujuan 
mempelajari ilmu hadits” ? 

Tanya: “Cara pikir saya sederhana saja pak, kita wajib mengenal Rasulullah sebagai orang Islam, 
tentu cara mengenal Beliau satu satunya cara adalah mengenal sunnah beliau......kalau hanya 
membaca hadits yang didalil kan oleh seseorang kepada kita kadangkala timbul keraguan 
dihati......sebab ada beberapa hadits yang shoheh tetapi kok isinya berbeda, dari situ saya 
berkeyakinan pasti keduanya tidak salah hanya saja kita belum mengilmuinya...." 

Tanya: “Salah satu contoh tentang membaca bismilah di awal al Fatihah......Dan lagi Al @uran 
tidak bisa dibuka tabirnya tanpa diteladani oleh Rasulullah...” 

Jawab: “Maaf, untuk mempelajari ilmu hadits umumnya tidak dapat dalam waktu seringkas- 
ringkasnya. Kalau tujuan mempelajari ilmu hadits untuk mengetahui tata cara Ibadah 
sebagaimana yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah cara mudahnya berpegang saja 
pada Imam Mazhab yang empat” 

Tanya: “o begitu ya.....tapi bisa ngak saya hanya sebatas pengenalan tentang ilmu hadis saja...” 
Jawab: “Imam Mazhab yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya 
(Imam Mujtahid Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh." 

Jawab: “Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh 
melalui lisannya Salafush Sholeh.” 

Jawab: “Para Imam Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata 
dari Salafush Sholeh" 

Tanya: “saya tidak punya target untuk mendalami ilmu hadis, tetapi sebatas pengenalan saja” 
Jawab: “Padahal untuk mengetahui tata cara ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah 
melalui pemahaman hadits tidak cukup dengan ilmu hadits. Bahkan Imam Bukhari dan Imam 
Muslim merekapun bermazhab, bertalaggi (mengaji) dengan ulama yang mengikuti Imam Mazhab" 
Tanya: “selain ilmu hadits apa itu pak' 

Jawab: “Ilmu hadits untuk menganalisa sanad dan matan hadits”. 

Jawab: “untuk mengetahui tata cara ibadah melalui hadits selain upaya pemahaman perlu lagi 
kompetensi beristinbat, menetapkan hukum perkara" 

Jawab: “untuk dapat beristinbat, menetapkan hukum perkara, harus mengetahui hadits dalam 
jumlah yang banyak berikut riwayat turunnya, tidak cukup dengan hadits yang telah dibukukan 
saja, harus tahu seluruh alat bahasa seperti nahwu, shorof, balaghoh, dll" 

Tanya: “wah kalau untuk ikut menganalisa tentu kita tidak mampu lagi sebab sudah jauh sekali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6642 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masanya” 

Jawab: “yup, oleh karenanya, untuk kita yang hidup pada zaman sekarang untuk mengetahui tata 
cara ibadah sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lakukan cukupkan pada Imam 
Mazhab saja” 

Tanya : “kalau begitu tentang sejarah ilmu hadits tentu masih bisa ditelusuri...kenapa 4 mahzab 
yang dipedomani ?” maksud saya selain mereka menyaksikan langsung ibadah Rasulullah dan 
Sahabat 

Jawab: “Kami sudah mengkaji dan menganalisa selama ini , hasutan untuk mengulang kembali 
pekerjaan Imam Mazhab yang empat berasal dari kaum Zionis Yahudi" 

Tanya: “begitu ya..... mungkinkah maksud mereka untuk membuat keributan tentang aturan agama 
Islam ?” 

Jawab: “yup, halus sekali cara kerja kaum Zionis Yahudi, akibatnya segelintir kaum muslim tata 
cara sholatnya mengikuti akal pikiran ulama yang terkena hasutan untuk mengulang kembali apa 
yang telah dilakukan oleh Imam Mazhab yang empat , namun mereka tidak dikenal berkompetensi 
untuk berijtihad dan beristinbat” 

Jawab: “apa pendapat ulama lainnya tentang ulama yang terkena hasutan tersebut ? . 

Silahkan baca tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/pendapat-ulama? 
Jawab: “salah satunya dari seorang ulama keturunan cucu Rasulullah yang mendapatkan 
pengajaran tentang sholat langsung dari orang tua -— orang tua mereka terdahulu yang 
tersambung kepada Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam “ 

Jawab: “beliau mengatakan dalam tulisannya pada : 


http://majelisrasulullah.org/index.php? 


optionzcom simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 
bahwa beliau sebenarnya tak suka bicara mengenai ini (menyampaikannya), namun beliau 


memilih mengungkapnya ketimbang hancurnya ummat" 
Tanya: “Terima kasih pak, saya sudah paham sekarang....... 
Tanya : “Saya paham sekarang makna firman Allah ta'ala yang artinya “Dan orang-orang yang 
kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Guran ini dan 
buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka (AS Fushshilat (41J: 
26 ). 

Jawab: “Alhamdulillah, kalau sudah paham" 

Tanya: “saya pamit mungkin bapak mau istirahat wasalam" 

Jawab: “Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh" 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1062. Kita ikuti yang sholeh 


Marilah berjalan di atas manhaj Salaf yang sholeh berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam 
Mazhab yang empat, pemimpim / imam ijtihad kaum muslim pada umumnya (Imam Mujtahid 
Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salaf yang sholeh sehingga mendapatkan 
pemahaman Salaf yang sholeh langsung dari lisannya mereka serta melihat sendiri penerapan, 
perbuatan serta contoh nyata dari Salaf yang sholeh. 


Ingat manhaj Salaf yang sholeh bukan manhaj salaf karena salaf (orang-orang terdahulu) ada 
yang sholeh dan ada pula yang tidak sholeh seperti kaum khawarij. Contohnya Abdurrahman ibn 
Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik yang wajib maupun 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6643 


sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu.Namun terpangaruh oleh hasutan atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) orang-orang Khawarij yang selalu berbicara 
mengatasnamakan Islam. Sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan 
Imam Sayyidina Ali ra. 


Istilah manhaj salaf maupun mazhab salaf tidak pernah disampaikan oleh Imam Mazhab yang 
empat. Kedua istilah tersebutnya tampaknya disampaikan oleh mereka yang mengaku-aku 
mengikuti Salaf yang sholeh namun tidak pernah bertalaggi (mengaji) dengan Salaf yang sholeh. 


Manhaj Salaf yang sholeh artinya jalan yang telah dilalui kaum muslim terdahulu sehingga 
mencapai muslim yang sholeh atau muslim yang ihsan 


Nasehat Imam Sayyidina Ali ra kepada puteranya sebagaimana yang telah dimuat dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/11/04/nasehat-sayyidina-ali-ra/ berikut kutipannya 
“““# awal kutipan 


kxekk 


“Sejak awal aku bermaksud menolong mengembangkan akhlak yang mulia dan 
mempersiapkanmu menjalani kehidupan ini. Aku ingin mendidikmu menjadi seorang pemuda 
dengan akhlak karimah, berjiwa terbuka dan jujur serta memiliki pengetahuan yang jernih dan 
tepat tentang segala sesuatu di sekelilingmu. 


Pada mulanya aku hanya ingin mengajarimu Kitab Suci, secara mendalam, mengerti seluk- 
beluk (tafsir dan takwil)nya, membekalimu dengan pengetahuan yang lengkap tentang perintah 
dan larangan-Nya (hukum-hukum dan syariat-Nya) serta halal dan haramnya. Kemudian aku 
khawatir engkau dibingungkan oleh hal-hal yang diperselisihkan di antara manusia, akibat 
perbedaaan pandangan di antara mereka dan diperburuk oleh cara berpikir yang kacau, cara 
hidup yang penuh dosa, egoisme dan kecenderungan hawa nafsu mereka, sebagaimana 
membingungkan mereka yang berselisih itu sendiri. 


Oleh karena itu, kutuliskan, dalam nasihatku ini,prinsip-prinsip dasar dari keutamaan, 
kemuliaan, kesholehan, kebenaran dan keadilan. Mungkin berat terasa olehmu, tetapi lebih 
baik membekali engkau dengan pengetahuan ini daripada membiarkanmu tanpa pertahanan 
berhadapan dengan dunia yang penuh dengan bahaya kehancuran dan kebinasaan. Karena 
engkau adalah pemuda yang sholeh dan bertagwa, aku yakin engkau akan mendapatkan 
bimbingan dan pertolongan Ilahi (taufik dan hidayah-Nya) dalam mencapai tujuanmu. Aku ingin 
engkau berjanji pada dirimu untuk bersungguh-sungguh mengikuti nasihatku ini. 


Ketahuilah wahai putraku, bahwa sebaik-baiknya wasiat adalah tagwa kepada Allah, 
bersunguh-sungguh menjalankan tugas yang diwajibkan-Nya atasmu, dan mengikuti jejak 
langkah Rasullullah dan orang-orang yang sholeh dari keluargamu”. 


“#8 akhir kutipan "“““ 


Jadi kalau tidak sholeh artinya telah gagal mengikuti Salaf yang sholeh telah gagal mengikuti 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi seluruh manusia 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam'4). 


Lantas aku (Sa'd bin Hisyam bin Amir) bertanya: "Wahai Ummul mukminin, beritahukanlah 
kepadaku tentang akhlak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." "Aisyah menjawab: Bukankah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6644 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


engkau telah membaca Al @uran? Aku menjawab, Benar, Aisyah berkata: Akhlak Nabi shallallahu 
alaihi wasallam adalah Al @uran (HR Muslim 1233) 


Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh dan Abu Rabi' keduanya berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abu At Tayyah dari Anas bin Malik dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah "orang yang paling baik akhlaknya" (HR Muslim 
4213) 


Rasulullah bersabda "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus 
akhlaknya." (HR Bukhari 5569). 


Imam Mazhab yang empat telah menasehatkan bahwa untuk mencapai muslim yang sholeh atau 
muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang ihsan adalah menjalankan perkara syariat 
sebagaimana yang mereka uraikan dalam kitab figih dan sekaligus menjalankan tasawuf 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,” Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya 
mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat 
padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya 
tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi 
tidak mau mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)? IDiwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik -rahimahullah bahwa menjalankan tasawuf agar manusia 
tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar . 


Muslim yang Sholeh atau Muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan adalah tujuan 
Rasulullah diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Seorang muslim dikatakan telah mengikuti atau mentaati Allah dan RasulNya sehingga 
mendapatkan magom disisiNya atau dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah 4 golongan 
manusia yakni para Nabi (Rasulullah yang utama), para Shiddigin, para Syuhada dan muslim yang 
sholeh 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 69 ) 

Semakin dekat kita kepada Allah sehingga menjadi kekasihNya (Wali Allah). Magom Shiddigin 
atau kedekatan — dengan Allah — diuraikan — dalam tulisan — pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 

Semakin berilmu kita maka kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah bersabda "Kamu takut (takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat- 
Nya (bermarrifat), maka jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR 
Muslim 11) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6645 | 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampu” (AS Al Faathir 
(351:28) 


Sungguh luas iImuNya, semakin kita mendalami ilmuNya semakin tersungkur sujud kepadaNya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh 


Sekali lagi kami sampaikan bahwa tanda-tanda musilim yang dekat dengan Allah adalah muslim 
yang sholeh atau muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah bermakrifat, minimal 
mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang 
dapat melihat Allah dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang 
dibenciNya , menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga 
terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan beragama atau sesuai 
dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla. 


Jika belum dapat menyaksikan Allah dengan hati atau belum mencapai ma'rifat maka setiap kita 
akan bersikap atau melakukan perbuatan, ingatlah selalu perkataan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bahwa “Jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 
11) 


Wassalam 
Zon di Jonggol , Kab Bogor 16830 


1063. Awaluddin makrifatullah akhiruddin makrifatullah 


Awal beragama adalah mengenal Allah Azza wa Jalla (makrifatullah) , akhir beragama atau tujuan 
beragama adalah muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan atau muslim yang 
meyaksikan Allah (bermakrifat). Sedangkan anak kunci mengenal Allah Azza wa Jalla adalah 
mengenal diri sendiri. Man “arafa nafsahu fagad “arafa rabbahu, siapa yang kenal dirinya akan 
Mengenal Allah 


Firman Allah Taala yang artinya “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka 
bahwa Al Guran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa 
sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?" (AS. Fush Shilat (41J:53 ) 


Pengenalan diri bahwa pada hakikatnya semua manusia telah menyaksikan Allah ketika mereka 
belum lahir ke alam dunia, pada keadaan fitri , sebelum panca inderanya berfungsi. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- 
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami 
menjadi saksi”. (AS- Al A'raf 7:172) 


Setelah manusia terlahir ke alam dunia , maka mereka lupa akan kesaksian atau penyaksian 
terhadap Allah. 


Hakikat kata insan (manusia) adalah nasiya , nis yan, tidak tahu, lupa. 


Fitrah manusia adalah bertuhan, mencari Allah, ingin kembali menyaksikan Allah. Syarat untuk 
dapat menyaksikan Allah adalah fitri, suci sebagaimana sebelum manusia lahir ke dunia 


Manusia terhalang atau menghijabi dirinya sehingga tidak dapat menyaksikan Allah dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6646 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hatinya adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), 
sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati. Ketika bintik hitam memenuhi hati 
sehingga terhalang (terhijab) dari menyaksikan Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, 
niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS 
Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Seandainya bukan karena setan menyelimuti 
Jiwa anak cucu Adam, niscaya mereka menyaksikan malaikat di langit' (HR Ahmad). 


Allah Azza wa Jalla menciptakan tauladan bagi manusia pada diri Muhammad shallallahu alaihi 
wasallam. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 
Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


Beliau sejak kecil dikenal berakhlak baik, jujur, amanah , dapat dipercaya dan sifat-sidat baik 
lainnya ditengah-tengah masyarakat jahiliyah. 


Fitrahnya untuk menyaksikan Allah menghantarkan Rasulullah untuk berkhalwat (mengasingkan 
diri dari keramaian) dan bertahanuts (perenungan/kontemplas diri) di gua hira. 


Dari mulai disanalah diturunkan syarat-syarat untuk menyaksikan Allah kembali yang dinamakan 
perkara syariat atau dikenal dengan agama dimulai dengan menyaksikan Allah secara lisan yang 
dikenal dengan syahadat 


Anak manusia dikatakan berada pada “on track” untuk dapat kembali menyaksikan Allah adalah 
setelah mereka mengucapkan syahadat. 


Syahadat adalah penyaksian Allah yang diucapkan dan kemudian dibuktikan dengan memenuhi 
perkara syariat atau syarat sebagai hamba Allah yakni menjalankan kewajibanNya (ditinggalkan 
berdosa) , menjauhi laranganNya (dikerjakan berdosa) dan menjauhi apa yang telah 
diharamkanNya (dikerjakan berdosa) 


Muslim yang membuktikan syahadat dengan menjalankan perkara syariat disebut mukmin, orang 
beriman. Firman Allah ta'ala yang artinya “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.” (@S Ali Imron (81:31 ) 


“Katakanlah: “Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (AS Ali Imron (81:32 ) 


“dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (AS Al 
Anfaal (81:1 ) 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan menjalankan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6647 ) 


amal kebaikan atau mereka yang mengungkapkan cintanya kepada Allah Allah Azza wa Jalla dan 
RasulNya adalah disebut muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau 
sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (811:2-5) 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermakrifat. 
e Kondisi minimal adalah mereka yang selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 


e Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) 


Apakah Ihsan ? 

pa KU Up aj aa dn AS ST Iu SUS Udi 9,25 6 IG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) Link: http://www.indoguran.com/ 
index.php?surano-2&ayatno-3&action-display&option-com muslim 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Muslim yang telah mencapai Ihsan atau muslim yang telah bermakrifat, minimal mereka yang 
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau yang terbaik mereka yang dapat melihat Allah 
dengan hati maka mereka mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , 
menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah 
muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan beragama atau sesuai dengan tujuan 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Seorang muslim yang dikatakan telah mentaati Allah dan RasulNya adalah minimal muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh dan mereka akan berkumpul dengan orang-orang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6648 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


disisiNya. Hanya 4 golongan manusia yang disisiNya yakni para Nabi (Rasulullah yang utama), 
para Shiddigin, para Syuhada dan orang-orang sholeh 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 69 ) 

Magom Shiddigin atau kedekatan dengan Allah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 

Semakin dekat kita kepada Allah sehingga menjadi kekasihNya (Wali Allah) 


Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Utsman bin Karamah telah menceritakan kepada 
kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal telah menceritakan 
kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari 'Atho' dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: Siapa yang memusuhi wali-KU, maka Aku 
umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa mendekatkan diri kepada-Ku dengan 
sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku wajibkan, jika hamba-Ku terus menerus 
mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan sunnah, maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah 
mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan 
pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu 
yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 
kepedihan sakitnya." (HR Bukhari 6021) 

Wali Allah adalah, 

Mereka yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka 

Mereka yang saling mencintai karena Allah ta'ala 

Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari 

cahaya 

Mereka itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan 

manusia 

Mereka adalah muslim yang terbaik bukan Nabi yang dirindukan para Nabi dan para Syuhada 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah 'Azza wa Jalla 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6649 


menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Jika belum dapat menyaksikan Allah dengan hati atau belum mencapai marrifat maka setiap kita 
akan bersikap atau melakukan perbuatan, ingatlah selalu perkataan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bahwa “Jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 
11) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1064. Tanpa sanad seorang ulama bisa berpendapat 
sesuai hawa nafsunya 


Mereka berpendapat, “Jangan pusingkan guru anda bersanad atau tidaknya, namun sembarang 
atau tidaknya dalam menyampaikan hadits-hadits yang mulia. Kalau asal sanad, maka Iblis lebih 
bersanad kepada Allah Jalla wa "Ala ... Allahu a'lam”. Iblis tidak dikatakan bersanad kepada Allah 
Azza wa Jalla karena Iblis tidak mengikuti Allah Azza wa Jalla 


Jika ada guru mengaku “saya bersambung kepada Rasulullah” maka periksa apa guru tersebut 
mengikuti guru-guru sebelumnya atau tidak. Kalau dia tidak mengikuti guru-guru sebelumnya 
maka tentunya kita juga berfikir, walaupun guru punya seribu sanad yang jelas, kalau tidak 
mengikuti guru-guru sebelumnya berarti sanadnya terputus dan umumnya berhenti pada akal 
pikirannya sendiri yang didalamnya ada unsur hawa nafsu atau kepentingan. 


Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah mengabarkan kepada 
kami Al Awza'iy telah bercerita kepada kami Hassan bin 'Athiyyah dari Abi Kabsyah dari 'Abdullah 
bin 'Amru bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka" (HR Bukhari 3202) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
(didengar) dari guru-guru sebelumnya disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diperkenankan menyampaikan akal pikiran kita 
semata. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6650 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang Ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah. 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al @uran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al Guran 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 


Sanad adalah silsilah atau rantai yang menyambungkan kita dengan yang sebelum kita, 
hubungan, sanad adalah hubungan kalau secara bahasa sanad adalah sesuatu yang terkait 
kepada sesuatu yang lain atau sesuatu yang bertumpu pada sesuatu yang lain, tapi didalam 
maknanya ini secara istilah adalah bersambungnya ikatan bathin kita, bersambungnya ikatan 
perkenalan kita dengan orang lain, sebagian besar adalah guru-guru kita. 


"Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui 
kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika Ia salah atau jika 
ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan 
pemahaman dirinya, maka oleh sebab itu jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca 
buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita 
mendapatkan masalah" (Habib Munzir). 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa "maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


"Sanad adalah bagai rantai emas terkuat yang tak bisa diputus dunia dan akhirat, jika bergerak 
satu mata rantai maka bergerak seluruh mata rantai hingga ujungnya, yaitu Rasulullah 
saw," (Habib Munzir) 


Kita jangan mengulang apa yang telah terjadi pada kaum Nasrani dimana ilmu agama mereka 
sanadnya terputus dari lisannya Nabi Isa a.s. Kitab suci yang ditangan mereka telah bercampur 
dengan akal pikiran mereka sendiri di mana di dalamnya ada unsur hawa nafsu atau kepentingan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6651 | 


manusia belaka sehingga mereka tidak “mengenal” Rasul Allah yang terakhir , Nabi Muhammad 
shallallahu alaihi wasallam 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab 
(Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan 
sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka 
mengetahui.” (AS Al Bagarah (21:146 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Kaum Nasrani tanpa sanad ilmu maka para rahib atau pendeta mereka dapat berfatwa 
berdasarkan apa yang mereka inginkan. Sehingga mereka memberhalakan akal pikiran mereka 
sendiri yang didalamnya ada unsur hawa nafsu atau kepentingan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, 

AI 0 gd ya Ul main mag akal 
“Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at- 
Taubah (9J:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak” 
Kaya Ubi pegale Iya pe Ily 0 gkontual Uni Ob Lele ISI IS 4S) Akon li Sud Hu 


“Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu 
menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi). 


Kaum Zionis Yahudi telah menghasut segelintir ulama untuk memahami Al Guran dan As Sunnah 
dengan akal pikirannya sendiri tidak lagi memperhatikan sanad ilmu, tidak lagi memperhatikan 
pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu yang tersambung sanadnya kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang terhasut berakibat mereka meninggalkan 
pemahaman Imam Mazhab yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada 
umumnya (Imam Mujtahid Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 
Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui 
lisannya Salafush Sholeh. Para Imam Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan 
serta contoh nyata dari Salafush Sholeh 


Slogan yang disebarluaskan seperti “Mari Kembali Kepada Al @uran dan As Sunnah dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6652 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pemahaman Para Sala? 


Selintas terlihat slogan tersebut benar namun tidak jelas para salaf (orang orang terdahulu) yang 
mana yang dimaksud karena salaf (orang orang terdahulu) ada yang sholeh dan ada pula yang 
tidak sholeh seperti kaum khawarij. Contohnya Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang 
sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan 
rata-rata orang di zaman itu.Namun terpangaruh oleh hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) orang-orang Khawarij yang selalu berbicara mengatasnamakan Islam. Sampai 
akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina Ali ra. 


Kesalahan redaksi tersebut selintas seperti masalah kecil namun hakikatnya mereka tidak paham 
indikator siapa orang yang layak untuk diikuti yakni orang-orang sholeh, muslim yang sholeh, 
muslim yang  disisiNya. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/23/ikuti-yang-sholeh/ Setinggi apapun ilmu agama seorang 
ulama jika tidak berakhlak baik maka ulama tersebut tidak patut diikuti. Perawi hadits hanya 
karena pernah buang air kecil di jalan atau berucap kata kotor maka dia telah dianggap tidak adil 
karena tidak memelihara muruu'ah (harga diri). 


Seorang Muslim yang dikatakan telah mengikuti atau mentaati Allah dan RasulNya sehingga 
mendapatkan magom disisiNya adalah 4 golongan manusia sebagaimana firmanNya yang artinya 
“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 


Pada hakikatnya seseorang yang tidak berakhlak baik (tidak sholeh) atau tidak mencapai muslim 
yang ihsan adalah bukan ulama 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampu” (@S Al Faathir 
(351:28) 


Muslim yang berakhlak baik atau muslim yang ihsan adalah muslim yang takut kepada Allah baik 
karena dia selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau takut kepada Allah karena dia dapat 
menyaksikan Allah (bermarrifat) 


Apakah Ihsan ? 
Ip sp ap SU 01 alih ai AS ati Sabat Of IG OLI GAN Ie) 6 JB 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 


(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (berma'rifat), maka jika kamu 
tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.' (HR Muslim 11) 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 

“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 

Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6653 ) 


tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Seseorang walaupun berilmu agama yang tinggi namun tidak dapat menyaksikan Allah dengan 
hati (bermarrifat) atau tidak selalu yakin bahwa Allah Azza wa Jalla melihat segala sikap dan 
perbuatannya sehingga berakhlak tidak baik maka hal itu menunjukkan ketidak dekatannya 
dengan Allah Azza wa Jalla 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Jika belum dekat dengan Allah atau belum dapat menyaksikan Allah dengan hati atau belum 
mencapai ma'rifat maka setiap kita akan bersikap atau melakukan perbuatan, ingatlah selalu 
perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa “Jika kamu tidak melihat-Nya maka 
sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 


Sungguh luas ilImuNya, semakin kita mendalami ilmuNya semakin tersungkur sujud kepadaNya 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1065. Mereka membuat larangan berdasarkan akal pikiran 


Pengakuan mereka adalah mentauhidkan Allah "Azza wa Jalla dan mengikuti syariatNya, 
memberantas syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Namun tampaknya kenyataan berbeda antara 
pengakuan dengan sikap dan perbuatan mereka 


Contoh sederhana mereka membuat larangan-larangan maupun kewajiban seperti, tidak boleh 
mengungkapkan cinta kepada Rasulullah dengan matan/redaksi sholawat sebagaimana yang kita 
inginkan atau wajib bersholawat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam 


Larangan adalah perkara yang jika dikerjakan berdosa. Kewajiban adalah perkara yang jika tidak 
dikerjakan berdosa. 


Berdasarkan akal pikiran, mereka membuat larangan atau kewajiban yang tidak pernah ditetapkan 
oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak pernah disampaikan oleh RasulNya. Mereka tanpa disadari 
telah membuat perkara baru (bid'ah) atau mengada-ada dalam urusan agama atau dalam perkara 
syariat. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia, dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6654 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa), perkara larangan (dikerjakan berdosa) maupun perkara 
pengharaman (dikerjakan berdosa) adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla atau ditetapkanNya 
atau diwajibkanNya (wajib dikerjakan dan wajib dijauhi) 


Urusan agama atau perkara syariat atau perkara yang diwajibkanNya (wajib dikerjakan dan wajib 
dijauhi) telah sempurna. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 
e “mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
e “menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan 
berdosa) 


Baik atau buruk bagi manusia yang mengetahui adalah Allah Azza wa Jalla 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan 
perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambaNyya dan beberapa rezeki yang baik 
itu? Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya 
dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas 
(nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (AS. An-Nahl 
: 116). 

Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang 
haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka dia telah kafir." 


Mereka tanpa disadari bisa terjerumus dalam kekufuran karena menjadikan ulama sebagai tuhan- 
tuhan selain Allah. Mereka menyembah para ulama yang menetapkan larangan maupun 
kewajiban 


Allah Azza wa Jalla berfirman, 

AI 0 gd ga Uu mein maa akal 
“Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at- 
Taubah (9J:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6655 | 


Nabi menjawab, “tidak” 
Kaya Kadi pegake Iya pe Isl Oke Kadi db Il ISI IS 4S) Sekan i SUd Hui 


“Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu 
menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


PerintahNya adalah bersholawatlah namun tidak ada larangan menggunakan matan/redaksi 
sholawat yang dibuat sendiri. 


Firman Allah Azza wa Jalla, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya” (AS (AS Al Ahzab (331: 56) 


Imam Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah, Imam Syafi'i - rahimahullah dan ulama-ulama terdahulu 
lainnya mempunyai matan/redaksi sendiri sesuai bagaimana mereka mengungkapkan 
kecintaannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Shalawat Sayyidina “Ali Karramallahu Wajhah: 
OS 3 BN Tan) (DN pal) Katun Jly dnnun Jp dala paman Ulil) SPL AI Ajo 
Shalawatullahi wa malaa'ikatihi wa anbiyaa'ihi wa jamii'i khalgihii 
'alaa Muhammad wa aali Muhammad wa 'alaih 
wa 'alaihimussalaamu wa rahmatullaahi wa barakaatuh 
“Shalawat Allah, para MalaikatNya dan para NabiNya serta semua mahlukNya 
semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw dan Keluarganya dan keturunannya, 
dan semoga keselamatan Allah, rahmat Allah serta berkahNya terlimpahkan kepada Mereka". 


Imam Syafi'i -rahimahullah pun mempunyai matan/redaksi sholawat yang dibuatnya sendiri 
seperti. 


“Ya Allah, limpakanlah shalawat atas Nabi kami, Muhammad, selama orang-orang yang ingat 
menyebut-Mu dan orang-orang yang lalai melupakan untuk menyebut-Mu ” 


atau 


“Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas cahaya di antara segala cahaya, rahsia di antara segala 
rahasia, penawar duka, dan pembuka pintu kemudahan, yakni Sayyidina Muhammad, manusia 
pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah 
kenikmatan Allah dan karunia-Nya.” 


Tulisan tentang matan/redaksi atau lafadz sholawat lainnya pada 

o http://www.abatasa.com/pustaka!/detail/tauhid/175/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-1 
o http://www.abatasa.com/pustaka'/detail/tauhid/180/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-2 
o http://www.abatasa.com/pustaka'/detail/tauhid/183/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-3 
o http://www.abatasa.com/pustaka/detail/tauhid/188/lafadz-lafadz-shalawat-dan-penjelasannya-4 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6656 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Salah satu matan / redaksi sholawat yang mereka kritisi adalah sholawat badar. 
Shalawat Badar 

Shalatullah salamullah, 'ala Thaha Rasulillah 

Shalatullah salamullah, 'ala Yasin Habibillah 

Semoga shalawat dan salam selalu kepada Thaaha, Rasulullah 

Semoga shalawat dan salam selalu kepada Yasin, Rasulullah 

(Thaha dan Yaasin adalah panggilan / gelar untuk Rasulullah) 

Tawasalna bibismillah, wa bilhadi Rasulillah, 

wa kulli mujahidin lillah, bi ahli badri, ya Allah 

Kami bertawasul dengan bismillah, petunjuk Rasulillah, 

dan dengan seluruh mujahidin Badar, ya Allah 

Ilahi sallimil ummah, minal afaati wa nigmah 

wa min hammin wa min ghummah, bi ahli badri, ya Allah 

Tuhanku, selamatkanlah umat ini, dari derita dan bencana 

dan dari belenggu serta kebekuan, demi ahli Badar ya Allah 

Ilahi-ghfir wa akrimna, binaili mathalibi minna (dikabulkan 

Wa daf'i masaa-atin 'anna, bi ahli badri, ya Allah 

Tuhanku, ampuni dan muliakan kami, dengan dikabulkannya permohonan kami, 
dan dijauhkannya kami dari tragedi yang memilukan, demi ahli Badar ya Allah 


Sholawat Badar adalah doa yang diawali dengan sholawat berisikan tawassul dengan nama Allah, 
dengan Junjungan Nabi shallallahu alaihi wasallam serta para mujahidin teristimewanya para 
pejuang Badar. Sholawat ini adalah hasil karya Kiyai Ali Manshur, yang merupakan cucu Kiyai Haji 
Muhammad Shiddig. Selengkapnya dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/02/sholawat-badar/ 


Inti doanya adalah “Tuhanku, selamatkanlah umat ini, dari derita dan bencana dan dari belenggu 
serta kebekuan” dan “Tuhanku, ampuni dan muliakan kami, dengan dikabulkannya permohonan 
kami, dan dijauhkannya kami dari tragedi yang memilukan” 


Bertawassul adalah adab berdoa, berperantara pada kemuliaan seseorang, kemuliaan tempat, 
kemuliaan benda, kemuliaan waktu, kemuliaan doa atau dzikrullah dihadapan Allah Azza wa Jalla 


Tawassul dengan kemuliaan seseorang disisiNya adalah pembuka doa yang disampaikan 
sebelum doa inti , berisikan syair atau ungkapan kecintaan, penghormatan, pengakuan keutamaan 
derajat mereka (yang ditawasulkan) di sisi Allah Azza wa Jalla atau berisikan rasa syukur kita 
akan peran mereka (yang ditawasulkan) menyiarkan agama Islam sehingga kita dapat 
mendapatkan ni'mat Iman dan ni'mat Islam. 

Contoh: “Hai sebaik-baik orang yang dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi 
harumlah dari pancaran keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai 
tebusan kubur yang engkau menjadi penghuninya: di dalamnya terdapat kehormatan, 
kedermawanan, dan kemuliaan." 


Selengkapnya pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ikjuz5p281. 285.pdf 

atau contoh syair sholawat nariyah yang artinya “yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang 
segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang 
baik” 

Syair sholawat nariyah tersebut berisi ungkapan cinta sehingga memahaminya dengan bahasa 
cinta atau balaghoh / majaz. Maknanya, dengan peran Beliau shallallahu alaihi wasallam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6657 ) 


pembawa Al Auran, pembawa hidayah, pembawa risalah, yang dengan itu semualah kita menjadi 
muslim sehingga terurai segala ikatan dosa dan sihir, hilang segala kesedihan yaitu dengan 
sakinah, khusyu dan selamat dari siksa neraka, dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah subhanahu 
wa ta'ala, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik yaitu husnul khatimah dan sorga. 
Hal ini serupa dengan ungkapan cinta seorang pemuda pada kekasihnya seperti , “Kehadiranmu 
membuatku senang dan bahagia tanpamu dunia ini bagiku adalah penjara” padahal kita paham 
bahwa yang membuat pemuda itu senang dan bahagia hanyalah Allah Azza wa Jalla perantaraan 
kehadiran kekasihnya. 


Boleh berperantara pada kemuliaan seseorang baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat 
karena kemuliaan seseorang di hadapan Allah tak akan sirna walaupun mereka sudah wafat. 


Justru mereka yang membedakan bolehnya bertawassul pada yang hidup saja dan 
mengharamkan pada yang sudah wafat, maka mereka itu malah dirisaukan akan terjerumus pada 
kemusyrikan karena menganggap makhluk hidup bisa memberi manfaat, sedangkan akidah kita 
adalah semua yang hidup dan yang sudah wafat tak bisa memberi manfaat apa apa kecuali 
karena Allah ta'ala memuliakannya, bukan karena ia hidup lalu ia bisa memberi manfaat 
dihadapan Allah, berarti si hidup itu sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?, si hidup bisa 
berbuat sesuatu pada keputusan Allah ? 


Orang yang bertawassul tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah bisa 
memberi manfaat dan madiorot kepadanya dan jika ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang 
dijadikan perantaraan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberi manfaat dan madlorot, 
maka dia telah melakukan perbuatan syirik, karena yang bisa memberi manfaat dan madlorot 
sesungguhnya hanyalah Allah semata. 


Selengkapnya tentang bertawassul dengan yang dimuliakanNya telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/21/perantaraan-yang-dimuliakannya/ 
Doa dengan diawali bertawassul dalam sholawat badar memenuhi sunnah Rasulullah 


Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Tiada doa kecuali terdapat hijab di antaranya dengan di antara langit, hingga bershalawat atas 
Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila dibacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan 
diterimalah doa tersebut, namun jika tidak demikian, kembalilah doa itu kepada pemohonnya" 


Rasulullah bersabda “Jika salah seorang di antara kalian berdoa maka hendaknya dia memulainya 
dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian dia bershalawat kepada Nabi -shallallahu alaihi 
wasallam-, kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan 
dishahihkan oleh At Tirmidzi) 


Salah satunya mereka mempermasalahkan nama lain Rasulullah yakni Thaha dan Yaasiin. 
Padahal Allah Azza wa Jalla memanggil RasulNya dengan panggilan / gelar tersebut. 


Firman Allah ta'ala, "Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al Guran ini kepadamu agar kamu menjadi 
susah". (AS.Thaha 20:1-2) 


"Yaa siin. Demi al-@uran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul- 
rasul", (AS.Yasin 36:1-3) 


Mereka juga mempermasalahkan syair yang berisikan tawassul dengan ahli Badar. Padahal di 
zaman Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam , syair berisikan tawassul dengan ahli Badar umum 
dipergunakan bahkan dilantunkan dengan diiringi rebana sebagaimana terlukiskan dalam hadits 
berikut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6658 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al 
Mufadidial Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan ia berkata: Ar Rubayyi' binti 
Mu'awwidz bin 'Afran berkata: suatu ketika, Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan masuk saat aku 
membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana 
posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang 
keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Lalu salah seorang dari 
mereka pun berkata, “Dan di tengah-tengah kita ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang 
akan terjadi esok hari.” Maka beliau bersabda: “Tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa 
yang ingin kamu katakan.“ (HR Bukhari 4750) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hanya mengkoreksi perkataan “Dan di tengah-tengah kita 
ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari" karena Beliau tahu sebatas 
yang diwahyukan namun beliau tidak melarang ungkapan cinta (sholawat) sebagaimana kita ingin 
mengungkapkannya dengan pernyataan “katakanlah apa yang ingin kamu katakan" 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1071. Tampaknya mereka belum paham perkara syariat 


Setelah kami kaji lebih jauh mengapa mereka salah memahami tentang bid'ah, tampaknya 
dikarenakan mereka belum paham yang dimaksud perkara syariat 
" Perkara syariat atau "urusan kami" adalah apa yang telah diwajibkanNya yakni wajib 
dijalankan dan wajib dijauhi meliputi, 
" Perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa 
" Perkara larangan yang jika dilanggar/dikerjakan berdosa 
" Perkara pengharaman yang jika dilanggar/dikerjakan berdosa 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Urusan agama atau perkara syariat atau perkara yang diwajibkanNya telah sempurna. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 

“mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 

“menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) 


Dalam perkara syariat atau ibadah yang diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) harus 
sesuai dengan apa yang telah dicontohkan atau dikerjakan oleh Rasulullah. Perkara baru dalam 
perkara syariat adalah bid'ah dholalah 


Perkara syariat atau ibadah yang diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) maka berlaku, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6659 | 


“hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mensyari'atkannya atau 
menetapkannya”. 


Sedangkan ibadah diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib 
dijalankan dan wajib dijauhi) maka berlaku, “hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai 
ada dalil yang melarangnya” 


Perbuatan diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib dijalankan 
dan wajib dijauhi) tidak harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan atau dikerjakan oleh 
Rasulullah. 


Perkara baru diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib dijalankan 
dan wajib dijauhi) jika bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah adalah bid'ah dholalah 


Perkara baru diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib dijalankan 
dan wajib dijauhi) jika tidak bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah adalah bid'ah hasanah 
atau mahmudah 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al @uran atau 
sunnah Rasul atau ijma' atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah. Dan apa 
yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut, maka hal itu 
adalah bid'ah mahmudah (terpuji)" 


Para Imam Mujtahid dalam beristinbat, menetapkan hukum perkara suatu ibadah kedalam hukum 
taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah) menghindari al-Maslahah al- 
Mursalah atau Al-Istislah atau kadang disamakan juga dengan al-Istihsan yakni “Menetapkan 
hukum suatu masalah yang tak ada nash-nya atau tidak ada ijima' terhadapnya, dengan 
berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' (dalam Al @uran dan As Sunnah) tidak 
dijelaskan ataupun dilarang” 


Menurut Imam Syafi'i cara-cara penetapan hukum seperti itu sekali-kali bukan dalil syar'i. Beliau 
menganggap orang yang menggunakannya sama dengan menetapkan syari'at berdasarkan hawa 
nafsu atau berdasarkan pendapat sendiri (akal pikiran sendiri) yang mungkin benar dan mungkin 
pula salah. 


Ibnu Hazm termasuk salah seorang ulama yang menolak cara-cara penetapan hukum seperti itu 
Beliau menganggap bahwa cara penetapan seperti itu menganggap baik terhadap sesuatu atau 
kemashlahatan menurut hawa nafsunya (akal pikiran sendiri), dan itu bisa benar dan bisa pula 
salah, misalnya mengharamkan sesuatu tanpa dalil. 


Menetapkan sebagai perkara larangan atau pengharaman yang dikerjakan/dilanggar berdosa atau 
sebagai perkara kewajiban yang ditinggalkan berdosa berdasarkan maslahah mursalah atau 
berdasarkan akibat baik dan buruk menurut akal pikiran manusia termasuk kedalam bid'ah 
dholalah karena yang mengetahui baik dan buruk bagi manusia hanyalah Allah Azza wa Jalla 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan 
perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambaNyya dan beberapa rezeki yang baik 
itu? Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya 
dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas 
(nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (@S al-A'raf: 32-33) 


Contoh perkara baru diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib 
dijalankan dan wajib dijauhi) yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6660 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


peringatan Maulid, sholawat badar, sholawat nariyah, ratib al Hadad , gashidah burdah, maulid 
barzanji , dan semua amalan baru lainnya yang tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan As 
Sunnah. 


Berikut pendapat para Hafidh, mereka yang menghafal dan memahami lebih dari 100.000 hadits 
tentang peringatan Maulid 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : “Merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam". 


Imamul @urra' Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya 'Urif bittarif 
Maulidissyariif : “Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya apa 
keadaanmu?, ia menjawab : “di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam senin, itu 
semua sebab aku membebaskan budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi 
shallallahu alaihi wasallam dan karena Tsuwaibah menyusuinya ” (shahih Bukhari hadits no.4813). 
maka apabila Abu Lahab Kafir yang Alguran turun mengatakannya di neraka mendapat 
keringanan sebab ia gembira dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana 
dengan muslim ummat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang gembira atas kelahiran Nabi 
shallallahu alaihi wasallam?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha 
Pemurah sungguh-sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya dengan sebab 
anugerah Nya.” 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah berkata “tidak dilaksanakan maulid 
oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, dan tetap melaksanakannya umat 
Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya dengan berbagai macam sedekah 
dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah terhadap mereka keberkahan yang sangat 
besar. 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah 
salah satu bid'ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi 
wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al Gasthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar 


Seluruh sikap dan perbuatan atau amalan diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah 
diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan 
As Sunnah atau yang tidak bertentangan dengan apa yang telah diwajibkanNya atau tidak 
bertentangan dengan perkara syariat atau tidak menyelisihi syar'i disebut amalan sunnah atau 
amal kebaikan. 


Amalan sunnah atau amal kebaikan tidak harus apa yang telah dicontohkan atau dilakukan oleh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6661 | 


Rasulullah maupun para Sahabat. Melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al 
Gur'an dan As Sunnah atau tidak bertentangan dengan perkara syariat atau tidak menyelisihi 
syar'i adalah menjalankan sunnah untuk berbuat kebaikan. 


Secara matematis , “tidak bertentangan” - “tidak menyelisihi” - sesuai 


“tidak bertentangan” dengan Al Guran dan As Sunnah - "tidak menyelisihi” perkara syariat - “tidak 
menyelisihi” syar'i - sesuai dengan syar'i , sesuai dengan syariat untuk berbuat kebaikan 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan 
orang-orang yang berbuat kebaikan” (AS An Nahl (161: 28) 


Jelas kesalahpahaman mereka yang berpendapat bahwa hal yang baik hanyalah apa yang telah 
dilakukan oleh para Sahabat dengan kaidah mereka “LAU KAANA KHOIRON LASABAGUNA 
ILAIHI” (Seandainya hal itu baik, tentu mereka, para sahabat akan mendahului kita dalam 
melakukannya). 


Apakah hal baik hanya apa yang dilakukan oleh Sahabat saja ? 


Bagaimana hal yang baik yang pernah dilakukan kaum sebelum Muhammad bin Abdullah diutus 
sebagai Rasul Allah, apakah menjadi tidak baik karena para Sahabat tidak melakukannya ? 


Bagaimana hal yang baik dilakukan oleh kaum muslim setelah generasi Sahabat sampai akhir 
zaman menjadi tidak baik karena para Sahabat tidak melakukannya ? 


Kesalahpahaman kaidah tersebut telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/16/bukan-perkataan-salaf! 


Seorang muslim melakukan segala sikap dan perbuatan atau amalan diluar perkara syariat atau 
diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) yang tidak 
bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah atau yang tidak bertentangan dengan apa yang 
telah diwajibkanNya atau tidak bertentangan dengan perkara syariat atau tidak menyelisihi syar'i 
atau amalan sunnah atau amal kebaikan bertujuan untuk memperjalankan dirinya agar sampai 
(wushul) kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 


Dalam sebuah hadits gudsi, Allah berfirman “hamba-Ku tidak bisa mendekatkan diri kepada-Ku 
dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku wajibkan (perkara syariat), jika 
hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan sunnah (amal kebaikan), 
maka Aku mencintai dia" (HR Bukhari 6021) 


Seorang muslim melakukan segala sikap dan perbuatan atau amalan diluar perkara syariat atau 
diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) yang tidak 
bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah termasuk amalan / perbuatan mengingat Allah 
(dzikrullah). 


Seluruh dzikrullah bertujuan untuk memperjalankan diri agar sampai (wushul) kepada Allah atau 
mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrullah.” 


Dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, carilah jalan (washilah) masing-masing 
asalkan akhirnya adalah mencapai muslim yang baik, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6662 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 
supaya kamu mendapat keberuntungan” (AS Al Maa'idah (51: 35 )' 


Contohnya Bilal ra memilih jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal kebaikan berupa 
selalu menjaga wudhunya dan menjalankan sholat selain sholat yang telah diwajibkanNya 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal ketika shalat Shubuh: “Hai 
Bilal, katakanlah kepadaku apakah amalanmu yang paling besar pahalanya yang pernah kamu 
kerjakan dalam Islam, karena tadi malam aku mendengar derap sandalmu di dalam surga? " Bilal 
menjawab, Ya Rasulullah, sungguh saya tidak mengerjakan amal perbuatan yang paling besar 
pahalanya dalam Islam selain saya bersuci dengan sempurna, baik itu pada waktu malam ataupun 
siang hari. lalu dengannya saya mengerjakan shalat selain shalat yang telah diwajibkan Allah 
kepada saya.” (HR Muslim 4497) 


Tanda-tanda seorang muslim telah dekat dengan Allah atau telah mentaati Allah dan RasulNya 
sehingga mendapatkan magom disisiNya minimal adalah mencapai muslim yang sholeh sehingga 
berkumpul dengan 4 golongan muslim disisiNya yakni para Nabi (Rasulullah yang utama), para 
Shiddigin, para Syuhada dan muslim yang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 69 ) 


Semakin dekat kita kepada Allah sehingga menjadi kekasihNya (Wali Allah). Magom Shiddigin 
atau kedekatan — dengan Allah — diuraikan — dalam tulisan — pada — http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


Diantara para salaf yang sholeh pun terdapat perbedaan magom kedekatan dengan Allah Azza 
wa Jalla sebagaimana yang dapat diketahui dalam hadits berikut. 


Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya : 
“Adakah di antara kalian yang datang dari suku @arn?”. 


Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak 
dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan penuh selidik. 


“Siapa namamu?” tanya Umar. 

“Aku Uwais”, jawabnya datar. 

“Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. 
“Benar, Amirul Mu'minin”, jawab Uwais tegas. 


Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 
uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak hilang). 


“Benar, Amirul Mu'minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku berdo'a kepada Allah 
agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di 
dekat pusarku yang masih tersisa, itu untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. 


“Mintakan aku ampunan kepada Allah”. 


Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh 
keheranan. “Wahai Amirul Mu'minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6663 ) 


kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” 


Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 
“Sesungguhnya sebaik-baik Tabiin adalah seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang 
selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di 
dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah 
kepadanya agar ia memintakan ampunan kepada Allah” 


Uwais lalu mendoa'kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam 
kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. (HR Ahmad, HR 
Muslim 4612) 


Muslim yang memperjalankan diri hingga sampai (wushul) kepada Allah atau muslim yang 
mendekatkan diri kepada Allah akan mencapai muslim yang Ihsan hingga dapat menyaksikan 
Allah dengan hati atau mencapai muslim bermarrifat 


Keadaan muslim yang Ihsan diuraikan oleh Rasulullah sebagai “Kamu takut (takhsya / khasyyah) 
kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermarifat), maka jika kamu tidak melihat-Nya 
maka sesungguhnya Dia melihatmu.' (HR Muslim 11) 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 

Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 

Jika belum dekat dengan Allah atau belum dapat menyaksikan Allah dengan hati atau belum 
mencapai ma'rifat maka setiap kita akan bersikap atau melakukan perbuatan, ingatlah selalu 
perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa “Jika kamu tidak melihat-Nya maka 
sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 

1073. Barokah kegembiraan menyambut kelahiran 
Rasulullah 

Ketika Rasulullah lahir dari rahim ibunda tercintanya, Siti Aminah, Tsuwaibah datang kepada Abu 


Lahab seraya memberikan kabar tentang kelahiran Muhammad, keponakannya yang berupa bayi 
laki-laki sehat tanpa kekurangan suatu apa pun. 


Tatkala mendengar kabar kelahiran keponakan lelakinya ini, Abu lahab bersuka cita. Ia melompat- 
lompat riang gembira seraya meneriakkan kata-kata pujian atas kelahiran keponakannya tersebut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6664 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sepanjang jalan. Inilah bentuk kegembiraan Abu Lahab, sang paman yang kelak menjadi salah 
satu musuh bebuyutannya dalam berdakwah. 


Namun rupanya tidak cukup sampai di situ saja luapan kegembiraannya kemudian dia 
membebaskan budak Tsuwaibah 


4 ai ilang as Jb Sa Gp Land SU 


Syu'aib berkata: Dari Az Zuhri, bahwa telah berkata Urwah: Yang membebaskan Tsuwaibah 
adalah Abu Lahab. (HR Bukhari 4953) 


Aa inul yg Kh AO ai at NP GAN JL GA UP Luas Ul Si SS Has 
TAAN db Ga SN SA at ea JS Oi Ad In Oa GIA oil 
JB Raka €g ana Wa BALAP LB y Ia Tab yel di JL AE Al gb 
HA PAN al BO Ja Cena) BED UN W PA DE Ah 
ag al AN ube ga s0 kaisel oa al IS gu MO 3 JG Ka v, Ka do jaga 
UP il ala Hehe lb 5 at IN SL MSG aa GL Ita Ta an NA 


Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi" Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az Zubair bahwa Zainab binta 
Abu Salamah Telah mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Habibah binti Abu Sufyan Telah 
mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah berkata, Wahai Rasulullah nikahilah saudaraku binti 
Abu Sufyan. Maka beliau balik bertanya: Apakah suka akan hal itu? aku menjawab, Ya. Namun 
aku tidak mau ditinggal oleh Anda. Hanya saja aku suka bila saudariku ikut serta denganku dalam 
kebaikan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: Sesungguhnya hal itu tidaklah 
halal bagiku. Aku berkata, Telah beredar berita, bahwa Anda ingin menikahi binti Abu Salamah. 
Beliau bertanya: Anak wanita Ummu Salamah? aku menjawab, Ya. Maka beliau pun bersabda: 
Meskipun ia bukan anak tiriku, ia tidaklah halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah anak saudaraku 
sesusuan. Tsuwaibah telah menyusuiku dan juga Abu Salamah. Karena itu, janganlah kalian 
menawarkan anak-anak dan saudari-saudari kalian padaku. Urwah berkata: Tsuwaibah adalah 
bekas budak Abu Lahab. Waktu itu, Abu Lahab membebaskannya, lalu Tsuwaibah pun menyusui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada 
sebagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat 
berkata padanya, Apa yang telah kamu dapatkan? Abu Lahab berkata.Setelah kalian, aku belum 
pernah mendapati sesuatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan 
Tsuwaibah. (HR Bukhari 4711) 


Hikmah dari kisah di atas adalah bahwa kegembiraan Abu Lahab menyambut kelahiran Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam dengan membebaskan budak Tsuwaibah mendapatkan kebijaksanaan 
dari Allah Azza wa Jalla, padahal segala amal kebaikan orang kafir selama di dunia tidak 
bermanfaat di akhirat kelak. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : “Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan 
mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin 
kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan 
(di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh”. (@S Ibrahim (14:18 ) 


“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang 
disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6665 | 


sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya 
perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya” (AS An 
Nuur (24/:39 ) 

Kegembiraan Abu Lahab menyambut kelahiran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
amal kebaikan yang tetap diperhitungkan walaupun Abu Lahab adalah seorang yang kafir. 


Apalagi umat muslim yang mengikuti Salaf yang sholeh melalui apa yang telah disampaikan oleh 
Imam Mazhab yang empat yang melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari 
Salaf yang Sholeh dan juga gembira memperingati Maulid Nabi tentu mereka akan mendapatkan 
barokah yang sangat besar. 


Berikut para Hafidh (mereka yang menghafal dan memahami 100.000 hadits ) berpendapat 
tentang peringatan Maulid Nabi. 


Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah berkata “tidak dilaksanakan maulid 
oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, dan tetap melaksanakannya umat 
Islam di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pada malamnya dengan berbagai macam sedekah 
dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah terhadap mereka keberkahan yang sangat 
besar 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : "Merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam" 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah 
salah satu bid'ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi 
wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al Gasthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar. 


Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 

1083. Akibat perkataan bid'ah yang menyesatkan 

Luar biasa yang diakibatkan perkataan bid'ah yang menyesatkan yakni “LAU KAANA KHOIRON 


LASABAAUNA ILAIHI” , “Seandainya hal itu baik, tentu mereka, para sahabat akan mendahului 
kita dalam melakukannya” 


Perkataan tersebut adalah perkara baru (bid'ah) karena bukan firman Allah Azza wa Jalla dan 
bukan pula perkataan Rasulullah, bukan perkataan para Sahabat atau Salaf yang Sholeh lainnya 


Dari susunan kata “LAU KAANA KHOIRON LASABAAUNA ILAIHI” tak ada satupun yang dapat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6666 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diartikan sebagai “para Sahabat”. 


Ada perkataan yang mirip dengan itu adalah pada firman Allah ta'ala, wagaala alladziina kafaruu 
lilladzina aamanuu law kaana khayran maa sabaguunaa ilayhi wa-idz lam yahtaduu bihi 
fasayaguuluuna haadzaa ifkun gadiimun 


Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: “Kalau sekiranya di (Al-@uran) 
adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan 
karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: “Ini adalah dusta 
yang lama”. (AS al Ahgaaf (46:11 ). 


Maksud ayat ini ialah bahwa orang-orang kafir itu mengejek orang-orang Islam dengan 
mengatakan: Kalau sekiranya Al-@uran ini benar tentu kami lebih dahulu beriman kepadanya 
daripada mereka orang-orang miskin dan lemah itu seperti Bilal, “Ammar, Suhaib, Habbab 
radhiyallahu anhum dan sebagainya. Jelas perkataan tersebut adalah perkataan orang-orang 
kafir. 


Tinjauan kritis terhadap perkataan bid'ah yang menyesatkan tersebut telah disampaikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/16/bukan-perkataan-salaf/ 


Akibat dari perkataan bid'ah yang menyesatkan tersebut segelintir kaum muslim secara tidak 
disadari tidak dapat dengan baik menggunakan Al Aur'an dan As Sunnah sebagai petunjuk dalam 
menjalankan kehidupan di dunia agar selamat di dunia dan di akhirat. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Dengan kitab (Al-Guran) itulah Allah menunjuki orang-orang 
yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan 
seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus". (AS Al Maa'idah (5| :16) 


"Kitab (Al-@uran) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi mereka yang bertagwa", (AS. Al 
Bagarah (21: 2) 


Mereka ragu mana yang merupakan amal kebaikan mana yang amal keburukan. Bahkan ada 
yang ikut-ikutan bahwa “baik itu relatif tergantung sudut pandang manusia atau kesepakatan antar 
manusia” 


Berikut pertanyaan dan pemahaman yang mereka sampaikan, "Maulid Nabi adalah amal 
kebaikan", baik di sini menurut apa? 


Apakah menurut Al Guran dan As Sunnah atau menurut hawa nafsu ? 
Yang bisa dijadikan tolok ukur perbuatan itu baik atau tidak adalah Al @uran dan As Sunnah. 


Antum sendiri mengkritisi mereka yang menggunakan akal pikiran dalam 'membid'ahkan' sesuatu. 
Tapi akal pikiran pula yang antum gunakan untuk menilai "Maulid Nabi adalah amal kebaikan" 


Berikut penjelasan dari kami, Setiap kita akan bersikap atau melakukan perbuatan diluar apa yang 
telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla yakni wajib dikerjakan dan wajib dijauhi , apa yang 
menjadi landasan bagi kita bahwa sikap atau perbuatan itu adalah baik atau buruk ? 


Sikap atau perbuatan yang baik adalah jika sikap atau perbuatan tersebut sesuai atau tidak 
bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah 


Sikap atau perbuatan yang buruk adalah jika sikap atau perbuatan tersebut tidak sesuai atau 
bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah 


Jadi segala sikap dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6667 ) 


adalah perkara baik atau amal kebaikan (hasanah / mahmudah / amalan sunnah) 


Sebaliknya , segala sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah 
adalah perkara buruk (sayyiah) 


Tidak semua amal kebaikan disampaikan atau dicontohkan dalam Al Guran dan As Sunnah. Pada 
hakikatnya seluruh sikap dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan As 
Sunnah adalah amal kebaikan. 


Seluruh manusia yang ingin selamat dunia dan akhirat wajib melakukan sikap dan perbuatan yang 
sesuai atau tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah 


Contohnya, Seseorang menggunakan facebook sebagai sarana belajar agama atau untuk 
berdakwah. Apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan Al Aur'an 
dan As Sunnah ? Tentu perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah 
sehingga termasuk amal kebaikan 


Seseorang menggunakan facebook untuk bergossip, fitnah, menghujat. Apakah perbuatan 
tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah ? Tentu 
perbuatan tersebut bertentangan dengan Al @uran dan As Sunnah sehingga termasuk amal 
keburukan. 


Hal pokok yang disampaikan dalam Al @uran dan As Sunnah dan wajib dilikuti oleh seluruh 
manusia adalah urusan agama atau perkara syariat atau syarat sebagai hamba Allah atau segala 
perkara yang telah diwajibkanNya yakni wajib dikerjakan dan wajib dijauhi meliputi, 

" Perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa 

" Perkara larangan yang jika dikerjakan / dilanggar berdosa 

» Perkara pengharaman yang jika yang jika dikerjakan / dilanggar berdosa 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Urusan agama atau perkara syariat atau perkara yang diwajibkanNya (wajib dikerjakan dan wajib 
dijauhi) telah sempurna. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. (As. Al 
Maidah: 3) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 


“mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
“menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) 
Segala sikap dan perbuatan atau amalan diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6663 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan 
As Sunnah atau yang tidak bertentangan dengan apa yang telah diwajibkanNya atau tidak 
bertentangan dengan perkara syariat atau tidak menyelisihi syar'i atau amalan sunnah atau amal 
kebaikan bertujuan untuk memperjalankan dirinya agar sampai (wushul) kepada Allah atau 
mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 


Dalam sebuah hadits gudsi, Allah berfirman “hamba-Ku tidak bisa mendekatkan diri kepada-Ku 
dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku wajibkan (perkara syariat), jika 
hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan sunnah (amal kebaikan), 
maka Aku mencintai dia" (HR Bukhari 6021) 


Seorang muslim melakukan segala sikap dan perbuatan atau amalan diluar perkara syariat atau 
diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib dijalankan dan wajib dijauhi) yang tidak 
bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah termasuk amalan / perbuatan mengingat Allah 
(dzikrullah). 


Seluruh dzikrullah bertujuan untuk memperjalankan diri agar sampai (wushul) kepada Allah atau 
mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla 


Dalam suatu riwayat. "@oola a'liyy bin Abi Thalib: Gultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriigotin agrobu 
ilallohi? Fagoola Rasullulohi: dzikrullahi”. artinya: “Ali Bin Abi Thalib berkata: “aku bertanya kepada 
Rasullulah, jalan/metode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah 
menjawab: “dzikrullah.” 


Dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, carilah jalan (washilah) masing-masing 
asalkan akhirnya adalah mencapai muslim yang baik, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 
supaya kamu mendapat keberuntungan” (AS Al Maa'idah (51: 35 )' 


Jadi, Maulid Nabi adalah amal kebaikan karena tidak bertentangan dengan Al @uran dan As 
Sunnah. Sekarang tergantung bagaimana cara mengisi peringatan Maulid Nabi dan tinggalkanlah 
bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah. 


Maulid Nabi umumnya diisi dengan kegiatan membaca Al Guran, Sholawat, kajian dan ceramah 
seputar kehidupan Rasulullah dan implementasinya dalam kehidupan masa kini. 


Kita boleh memperingati atau mengingat masa lampau untuk bekal hari esok, bahkan hal ini 
adalah anjuran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firmanNya, “Wal tandhur nafsun ma 
gaddamat li ghad” “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu? (OS al Hasyr (591 : 18) 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) : Merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam. 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 66e9 ) 


Jadi, jika berpatokan baik dan buruk sebuah perbuatan bukan berdasarkan Al Guran dan As 
Sunnah dan berpatokan pada perkataan bid'ah yang menyesatkan yakni “LAU KAANA KHOIRON 
LASABAGUNA ILAIHI” maka justru timbul perkara baru (bid'ah) dalam agama atau perkara baru 
(bid'ah) dalam perkara syariat yakni perkara larangan yang jika dikerjakan berdosa. Seolah-olah 
Allah Azza wa Jalla telah lupa berfirman karena yang tahu baik dan buruk bagi manusia hanyalah 
Allah Azza wa Jalla 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan 
perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambaNya dan beberapa rezeki yang baik 
itu? Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya 
dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas 
(nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Kami ada pernah mendengar mereka yang berpendapat bahwa bencana alam dan kemudharatan 
lainnya yang menimpa khususnya umat Islam di negara kita adalah karena masih melakukan 
perbuatan bid'ah dholalah yakni peringatan Maulid Nabi. 


Sebagaimana yang telah diuraikan di atas peringatan Maulid Nabi tidaklah bertentang dengan Al 
Gur'an dan As Sunnah 


Kemudharatan yang menimpa khususnya umat Islam di negara kita salah satunya boleh jadi 
dikarenakan penguasa negeri menjadikan Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi 
sebagai teman kepercaayan, penasehat bahkan pemimpin. Perbuatan inilah yang jelas-jelas 
bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah. 


Firman Allah Azza wa Jalla, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 
kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya 
(menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah 
nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih 
besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya" 
(AS Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (58:14 ) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah...” (As. Ali-Imran : 28) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6670 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1091. Janganlah akal pikiran mendahului firman-Nya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan "seluruh bid'ah sesat" namun 
Beliau mengatakan "kullu bid'atin dholalah" 
Dalam memahami ilmu agama janganlah menggunakan akal pikiran sendiri. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 
Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 
Yang dimaksud menggunakan akal pikiran sendiri adalah akal pikiran mendahului dalil nagli atau 
akal pikiran mendahului firmanNya atau akal pikiran mendahului sunnah Rasulullah. 
Akal pikiran mendahului dalil nagli atau akal pikiran mendahuli firmanNya dikatakan sebagai upaya 
pembenaran. 
Seharusnya adalah akal pikiran mengikuti dalil nagli atau akal pikiran mengikuti firmanNya atau 
akal pikiran mengikuti sunnah Rasulullah 
Akal pikiran mengikuti dalil nagli atau akal pikiran mengikuti firmanNya dikatakan sebagai upaya 
mengikuti kebenaran. 
Akal pikiran mengikuti dalil nagli atau akal pikiran mengikuti firmanNya adalah, 
1. Memahami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama bersanad ilmu 
tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
2. Memahami dengan alat-alat bahasa seperti nahwu, shorof, balaghoh, makna majaz dll 
3. Memahami dengan akal galbu. Akal pikiran mengikuti akal galbu , akal pikiran (otak / logika / 
memori) mengikuti akal galbu yang telah diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya". (AS Asy Syams (911:8) 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (@S Al Balad (901:10) 


Pemahaman dengan akal galbu disebut pemahaman secara hikmah. Allah Azza wa Jalla 
berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang dalam tentang Al 
Guran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi 
hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat 
mengambil pelajaran (dari firman Allah)”. (AS Al Bagarah (21:269 ). Berikut memahami "Kullu 
bid'atin dholalah" dengan alat bahasa 


Pengertian kullu ada 3 macam yakni : 

1. syay'in artinya setiap satu 

2. ba'din artinya setiap sebagian 

3. jam'in artinya setiap semua. 
Al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah 
dlalalah” ini adalah 'Amm Makhshush: artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada 
sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan 
mutlak semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6671 


Hadits “Kullu bid'atin dholalah” menurut tata bahasanya ialah “Amm Makhsus, artinya makna 
bid'ah lebih luas dari makna sesat. Maknanya adalah “setiap sesat adalah bid'ah akan tetapi tidak 
setiap bid'ah adalah sesat”. 


Setiap sesat adalah bid'ah 


Setiap yang sesat, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Contohnya 
meninggalkan sholat 5 waktu. Rasulullah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah 
melakukannya. 


Tidak setiap bid'ah adalah sesat 


Tidak selalu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah sesat. Jika perbuatan 
tersebut bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah maka perbuatan itu termasuk sesat 
(bid'ah dholalah). Jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Al @uran dan As Sunnah 
maka perbuatan itu termasuk hal yang baik (bid'ah hasanah/mahmudah). Dengan kesadaran 
adanya bid'ah hasanah maka setiap kita akan melakukan perbuatan atau mencontohkan 
perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka kita akan 
selalu merujuk kepada Al Guran dan As Sunnah. 


-g 0 


3 3 0 o- - - 9 2. Pad 3-0 .3. £ P - 9 0 sah 0 Pan 2.9 - 20. Aa, - - Eag aan 
Ha Sy pb oa ae Ly 4 Ala kal ye LA jl belah jaan al US Sal Want am da0 AI nh sala Jb 
3-00 - A0 3. - 0 Pan ud 

(CG JWIL 0 313 “ile| Anil) 2o ami A01 yg US oya las 


Artinya : Imam Syafei ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 
(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313) 


Kita harus terus mewaspadai upaya hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris 
bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of 
Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa 
kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah 
mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti 
mazhab untuk menulis buku buku yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Cara-cara mereka menghasut sangat halus sekali, contohnya mereka mengajak kaum muslim 
kembali kepada Al @ur'an dan As Sunnah dengan akal pikiran sendiri sehingga menimbulkan 
perselisihan di antara kaum muslim 


Mereka yang terhasut meninggalkan pemahaman atau pendapat Imam Mazhab yang empat yang 
telah disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin atau imam 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
" Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui 
lisannya Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari 
Salafush Sholeh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6672 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mereka yang terhasut merasa telah mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya 
mereka tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama yang mengaku-aku mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Dari 
mana ulama-ulama tersebut mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh kalau bukan pemahaman 
ulama-ulama tersebut dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Marilah kita kembali mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui apa yang disampaikan oleh 
Imam Mazhab yang empat dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para 
ulama-ulama terdahulu yang mengikuti Imam Mazhab yang empat sambil kita merujuk darimana 
mereka mengambilnya yakni Al @ur'an dan As Sunnah 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1092. Pahamilah firman-Nya dengan menundukkan akal 
pikiran kepada akal galbu 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Akal pikiran adalah hasil kerja otak dan memori. Otak adalah pemroses hasil atau keluaran dari 
panca indera. Pemahaman dengan akal pikiran adalah pemahaman secara logika atau 
pemahaman secara ilmiah. Pemahaman dengan akal pikiran semata yang dikatakan sebagai akal 
pikiran mendahului firmanNya atau upaya pembenaran atau disebut juga dengan berdalih. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang kita memahami firmanNya bersandarkan 
kepada akal pikiran semata atau pemahaman secara ilmiah semata namun pergunakanlah akal 
galbu untuk memahami firmanNya atau pemahaman secara hikmah. Pemahaman secara hikmah 
yang dikatakan sebagai akal pikiran mengikuti firmanNya atau upaya mengikuti kebenaran atau 
disebut juga dengan berdalil 


Firman Allah ta'ala, afalam yasiiruu fii al-ardhi fatakuuna lahum guluubun ya'giluuna bihaa aw 
aatsaanun yasma'uuna bihaa fa-innahaa laa ta'maa al-abshaaru walaakin ta'maa alguluubu allatii 
fii alshshuduuri 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada" (AS Al Hajj (221:46 ) 


Akal galbu adalah raja atau hakim atau penguasa dari akal pikiran. 


Akal galbu yang dapat memilih atau memahami mana yang hag dan mana yang bathil 
berdasarkan ilham atau petunjuk atau karunia atau cahaya dari Allah Azza wa Jalla 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua 
jalan” (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad (90J:10 ) 


“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS As Syams 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6673 ) 


(911:8 ) 
“Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 


perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” ( AS 
An Nuur (241:35 ) 


Seorang anak kecil yang belum baligh , mereka tidak dikatakan berakal walaupun mereka sudah 
dapat menggunakan logika/rasio/otak nya 


“Tidak dikenakan kewajiban atas tiga golongan orang,yaitu anak-anak sampai baligh,orang gila 
sampai sadar,dan orang tidur sampai terbangun” (HR.Bukhori,Abu Daud,At Tirmidzi,An Nasa', 
Ibnu Majah,Daruguthni,dan Ahmad). 


Begitu pula dengan orang gila mereka dikatakan kehilangan akal walaupun mereka masih 
mempunyai otak. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, Fu'aad (hati) tidak pernah mendustai apa-apa yang 
dilihatnya" (AS An Najm (53:11). 

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 
meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam., beliau bersabda, 
“Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu 
dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


Permasalahan manusia tidak lagi dapat menggunakan hati mereka untuk memahami firmanNya 
adalah karena dosa. Keadaan ini dinamakan buta mata hati. 


'Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari adh-Dhahak bin Muzahim, bahwasanya dia 
berkata,”Tidak seorangpun yang mempelajari Al-@ur'n kemudian dia lupa, melainkan karena 
dosa yang telah dikerjakannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : 


BN mna KU, 
(Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu 


sendiri) -As asy-Syiira/42 ayat 30- . Sungguh, lupa terhadap Al-@ur an merupakan musibah yang 
paling besar " (. Fadha'ilul-@ur'an, karya Ibnu Katsir, hlm. 147) 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah 
bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) untuk 
memahami firmanNya. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Sebagaimana firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, 
niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS 
Al Isra 17 : 72) 


"Media komunikasi" dengan firmanNya adalah ruhNya (ruhani). Firman Allah ta'ala yang artinya 
“Kemudian Dia menyempurnakan penciptaannya dan Dia tiupkan padanya sebagian dari Ruh-Nya 
dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan rasa, tapi sedikit sekali kamu 
bersyukur (AS As Sajadah (32):9) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6674 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ruhani (ruhNya) dinamakan akal, hati, nafsu. Ruh ketika berperasaan seperti sedih, gembira, 
senang, terhibur, marah atau sebagainya, maka ia dipanggil dengan hati. Ruh ketika ia 
berkehendak, berkemauan atau merangsang sama ada sesuatu yang berkehendak itu positif atau 
negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang haram, di waktu itu 
ia tidak dipanggil hati tetapi ia dipanggil nafsu. Ruh ketika ia berfikir, mengkaji, menilai, 
memahami, menimbang dan menyelidik, maka ia dipanggil akal. Bahkan menurut Imam Sayyidina 
Ali r.a. galb mempunyai lima nama : 

1. Pertama, disebut shadr, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya Islam (nuuru-l- 
islaam). Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, “Adakah sama dengan 
mereka yang dibukakan shadrnya untuk Islam...” (AS Az Zumar (39| :227. 

2. Kedua, disebut galb, karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan. Hal ini 
sebagaiamana firman-Nya, "Mereka itulah yang ditulis dalam hatinya terdapat 
keimanan.” (AS Al Mujaadilah (581:22) 

3. Ketiga disebut fu'aad karena ia merupakan tempat terbitnya ma'rifah. Hal ini sebagaimana 
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'Fu'aad tidak pernah mendustai apa-apa yang 
dilihatnya" (AS An Najm (531:11). 

4. Keempat disebut lubb, karena ia merupakan tempat terbitnya tauhid. Hal ini sebagaimana 
firman-Nya, "Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam 
dan siang adalah ayat-ayat bagi ulil albaab (sang pemilik lubb)' (AS Ali Imran (31:190). 

5. Kelima, disebut syagf, karena it merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi dan 
mencintai sesama makhluk. Hal ini sebagaimana firman-Nya, 'Sungguh ia (Zulaikha) telah 
dikuasai oleh rasa cinta yang membara....' (AS Yusuf (121:30) 


Selain nama-nama yang telah disebutkan, hati pun disebut juga dengan nama habbah al-guluub. 
Disebut demikian, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya, sebagaimana yang diterangkan 
Allah dalam hadis gudsi-Nya, 'Tiada yang sanggup menampung-Ku, baik bumi maupun langit-Ku. 
Hanya hati hamba-Ku yang Mukmin yang dapat menampung-Ku.' 


Apa yang diuraikan oleh Imam Sayyidina Ali ra terkait dengan sebuah hadits gudsi, Allah Azza wa 
Jalla berfirman: ' Telah Kucipta seorang malaikat di dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di 
dalam malaikat itu ada shadr. Di dalam shadr itu ada galb. Di dalam galb itu ada fu'aad. Di dalam 
fu'aad itu ada syagf. Di dalam syagf itu ada lubb. Di dalam lubb itu ada sirr. Dan di dalam sirr itu 
ada Aku." 


Jadi yang dapat memahami firmanNya adalah ulil albab yang sering diterjemahkan sebagai orang- 
orang yang berakal atau pemilik lubb (galbu) atau orang yang memahami firmanNya 
menggunakan akal galbu berdasarkan karunia hikmah dari Allah Azza wa Jalla atau disebut juga 
pemahaman secara hikmah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Muslim yang dikaruniai hikmah adalah muslim yang menundukkan akal pikiran mereka kepada 
akal galbu. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6675 ) 


Semakin banyak mengenal Allah (marifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, 
maka semakin dekat hubungan dengan-Nya. 


Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, seseorang yang berilmu menjadi sombong dan 
semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang ilmuwan yang mendapat hidayah (karunia 
hikmah) maka hubungannya dengan Allah ta'ala semakin dekat. 


Tanda-tanda seorang muslim telah dekat dengan Allah atau telah mentaati Allah dan RasulNya 
sehingga mendapatkan magom disisiNya minimal adalah mencapai muslim yang sholeh sehingga 
berkumpul dengan 4 golongan muslim disisiNya yakni para Nabi (Rasulullah yang utama), para 
Shiddigin, para Syuhada dan muslim yang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
Itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 69 ) 

Semakin dekat kita kepada Allah sehingga menjadi kekasihNya (Wali Allah). Magom Shiddigin 
atau kedekatan dengan — Allah diuraikan — dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 

Kemampuan logika atau kemampuan menggunakan akal pikiran adalah kelebihan yang 
dikaruniakan Allah ta'ala kepada kaum Yahudi namun mereka tidak dikaruniakan kemampuan 
menggunakan akal kalbu atau pemahaman secara hikmah karena mereka termasuk manusia 
yang tidak dikehendaki Allah Azza wa Jalla 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang kaum Zionis Yahudi menghasut atau melancarkan 
ghazwul fikri (perang pemahaman) kepada kaum muslim untuk memahami Al @ur'an dan As 
Sunnah dengan akal pikiran sendiri sehingga menimbulkan perselisihan di antara kaum muslim 


Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana 
letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada 
ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istiyomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens 
mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku yang 
menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan 
dibiayai oleh pihak orientalis. 


Kaum muslim yang terhasut meninggalkan pemahaman atau pendapat Imam Mazhab yang empat 
yang telah disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin atau 
imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
" Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui 
lisannya Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari 
Salafush Sholeh. 


Mereka yang terhasut merasa telah mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6676 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mereka tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama yang mengaku-aku mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Dari 
mana ulama-ulama tersebut mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh kalau bukan pemahaman 
ulama-ulama tersebut dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Marilah kita kembali mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui apa yang disampaikan oleh 
Imam Mazhab yang empat dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para 
ulama-ulama terdahulu yang mengikuti Imam Mazhab yang empat sambil kita merujuk darimana 
mereka mengambilnya yakni Al @uran dan As Sunnah dengan menggunakan akal galbu (akal 
pikiran yang ditundukkan kepada akal galbu) berdasarkan karunia hikmah dari Allah Azza wa Jalla 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1093. Kembalilah mengikuti apa yang disampaikan Imam 
Mazhab 


Sukar juga menyadarkan mereka dari hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Keinginan mereka baik yakni ingin mengikuti Rasulullah 
(ittiba' li Rasulihi) melalui penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari Salafush Sholeh. 


Namun amat disayangkan mereka mendapatkan pengetahuan penerapan, perbuatan serta contoh 
nyata dari Salafush Sholeh dari para ulama-ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh namun mereka tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh Dari mana 
ulama-ulama tersebut mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh kalau bukan pemahaman 
ulama-ulama tersebut dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Marilah kita kembali mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui apa yang disampaikan oleh 
Imam Mazhab yang empat dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para 
ulama-ulama terdahulu yang mengikuti Imam Mazhab yang empat sambil kita merujuk darimana 
mereka mengambilnya yakni Al @uran dan As Sunnah dengan menggunakan akal galbu (akal 
pikiran yang ditundukkan kepada akal galbu) berdasarkan karunia hikmah dari Allah Azza wa Jalla 


Jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa Imam Mazhab yang empat 
adalah pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
" Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui 
lisannya Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari 
Salafush Sholeh. 


Berhati-hatilah sebaiknya jangan serampangan dalam mengikuti pemahaman ulama agar tidak 
menjadi penyesalan di akhirat kelak. Firman Allah ta'ala yang artinya, “(Yaitu) ketika orang-orang 
yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan 
(ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Contohnya, sebaiknya janganlah mengikuti cara sholat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6677 ) 


apa yang disampaikan oleh seorang ulama yang menuliskan kitab Sifat Sholat Nabi namun kita 
ketahui beliau tidak melihat langsung cara sholat Nabi melalui apa yang dicontohkan atau 
dilakukan oleh Salafush Sholeh. Beliau menyampaikan berdasarkan belajar sendiri (secara 
otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri 
(pemahaman secara ilmiah). 


Pendapat para ulama tentang beliau yang menuliskan kitab Sifat Sholat Nabi telah disampaikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/pendapat-ulama/ 


Bahkan seorang ulama keturunan cucu Rasulullah yang mendapatkan pengajaran tentang sholat 
langsung dari orang tua — orang tua mereka terdahulu yang tersambung kepada Sayyidina Ali ra 
yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan 


dalam tulisannya pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 


optionzcom simpleboard&Itemid-34&func-view&id-22475&catid-9 bahwa beliau sebenarnya tak 
suka bicara mengenai ini (menyampaikannya), namun beliau memilih mengungkapnya ketimbang 


hancurnya ummat” 


Tokoh-tokoh Alawiyin (keturunan cucu Rasuullah) yang mendapatkan pengajaran agama dari 
orang tua-orang tua mereka terdahulu yang tersambung kepada lisannya Imam Sayyidina Ali yang 
mendapatkan pengajaran agama langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah ada- 
lah Imam-lImam mujtahid (dalam arti tidak mengikuti atau terikat dengan salah satu mazhab) 
seperti diriwayatkan oleh beberapa ulama, yang masing-masing tokoh terkenal dengan gelar 
"Imam" seperti Imam Al Muhajir, Imam Alawi bin Ubaidillah dan lain-lain. 


Namun, ijtihad mereka seringkali bersesuaian dengan Imam Assyafi' 
Silahkan baca uraian pada : 


http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page4.htm 
Sekelumit perjalanan dakwah keturunan cucu Rasulullah dari mulai tulisan pada : 


http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page2.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page3.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page4.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page5.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page6.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page7.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page8.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page9.htm 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-nagobatulasyrof/news/ris02/page10.htm 


Begitupula Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 
Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 
menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 
keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung 
Jati. Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 


kekkk keke 


awal kutipan 


“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 
wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 
saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 
dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6678 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 
sendiri mengatakan, 'kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di 
Syurga'. Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif 
yang berarti orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. Sejak zaman kebesaran Aceh telah 
banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang ketanah air kita ini. Sejak dari 
semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 


Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 
Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 
Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 
ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 
Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Gadri. Di Siak oleh keluaga 
Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 
Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 
Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 


Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 
negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 
hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Mugaddam. Yang banyak kita kenal 
dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafagih, Balfagih, Alaydrus, bin Syekh 
Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya ... 
..dan seterusnya. 


Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadra- maut (Yaman 
selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 
Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 
mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 
Mesir, Bagdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NA@IB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36- 
37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra. 


Kesimpulan dari makalah Prof.Dr.HAMKA: Baik Habib Tanggul di Jawa Timur dan Almarhum 
Habib Ali di Kwitang, Jakarta, memanglah mereka keturunan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir 
yang berpindah dari Bashrah/Irag ke Hadramaut, dan Ahmad bin Isa ini cucu yang ke tujuh dari 
cucu Rasulallah saw. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.” 


kekkkk kekkkk 


akhir kutipan 


Dari dahulu ulama-ulama kita bermazhab Imam Syafi'i. KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah 
dan KH Hasyim Azhari pendiri NU memiliki guru yang sama yakni KH Sholeh Darat. Di Saudi, 
mereka juga memiliki guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi — ulama 
kelahiran Padang yang di masa itu dapat menduduki posisi Imam di Mekah karena ketinggian 
ilmunya. Syekh Ahmad Khatib adalah ulama bermazhab Syafii. 


Oleh karenanya untuk menegakkan Ukhuwah Islamiyah , khususnya di Indonesia, marilah kita 
kembali bersatu padu kembali mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i - rahimahullah. 


Begitupula kita jangan terhasut oleh kaum Zionis Yahudi hingga kita tidak mencintai Ahlul Bait, 
keturunan cucu Rasulullah. 


Imam Syafi'i -rahimahullah bersyair, “Wahai Ahlul-Bait Rasulallah, mencintai kalian adalah 
Kewajiban dari Allah diturunkan dalam al-@uran cukuplah bukti betapa tinggi martabat kalian tiada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6679 


sholat tanpa shalawat bagi kalian.” 


Syair Beliau yang lain “Jika sekiranya disebabkan kecintaan kepada keluarga Rasulallah 
shallallahu alaihi wasallam maka aku dituduh Rafidhi (Syi'ah). Maka saksikanlah jin dan manusia, 
bahwa sesungguhnya aku adalah Rafidhi." 


Maksud perkataan Imam Syafi'i -rahimahullah , jika mencintai keturunan cucu Rasulullah disebut 
Rafidhi maka beliau rela disebut Rafidhi walaupun kita paham bahwa pemahaman syiah rafidhi 
telah menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1094. Mereka bertasyabuh dengan kaum nasrani 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/27/perkataan- 
menyesatkan/ telah disampaikan bahwa karena perkataan bid'ah yang menyesatkan yakni “LAU 


KAANA KHOIRON LASABAGUNA ILAIHIP , “Seandainya hal itu baik, tentu mereka, para sahabat 
akan mendahului kita dalam melakukannya” sehingga mereka ragu mana yang merupakan amal 
kebaikan mana yang amal keburukan. Bahkan ada yang ikut-ikutan bahwa “baik itu relatif 
tergantung sudut pandang manusia atau kesepakatan antar manusia” 


Landasan atau pegangan kita untuk melakukan perbuatan diluar apa yang telah diwajibkan oleh 
Allah Azza wa Jalla, diluar perkara wajib dikerjakan dan wajib dijauhi dan tidak pernah dilakukan 
atau dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maupun oleh para Sahabat 
radiiallahu “anhu adalah 


Sikap atau perbuatan yang baik adalah jika sikap atau perbuatan tersebut tidak bertentangan 
dengan Al Guran dan As Sunnah. Sikap atau perbuatan yang buruk adalah jika sikap atau 
perbuatan tersebut bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah 


-g 9 


3 23 0 o- - - 9 2. Pad 3-0 3. £ P - 9 0 #9 0 Pang 2... .9 - 20 Aa, - - si Pad 
Has Sy pb oa Wake Ly «Ala kal ye LA betah tian PUS Hill Wal Un te Gb) LI JG 
3020 - A0 3. - 9 Pan ud 

(CG JWIL 5 313 “ile| Anil) 2o email A01 yg US oya las 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 
(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313) 


Cara lain untuk mengetahui suatu perbuatan adalah kebaikan atau keburukan dengan 
mengembalikannya kepada hati atau akal galbu (raja atau hakim atau penguasa dari akal pikiran). 


Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 
meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam., beliau bersabda, 
“Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6680 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


Permasalahan manusia tidak lagi dapat menggunakan hati atau akal galbu mereka untuk 
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk adalah karena dosa 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah 
bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) untuk 
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di 
akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 
72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada” (AS Al Hajj (22/:46 ) 


Mereka yang berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi adalah perbuatan dosa karena termasuk 
bid'ah yang menyesatkan (bid'ah dholalah) dan setiap kesesatan akan bertempat di neraka 
menyampaikan pendapat mereka yang lain seperti, 


“Kalau orang Nasrani memperingati hari kelahirannya Nabi Isa bin Maryam, maka sebagian orang 
Islam juga ikut-ikutan memperingati hari kelahirannya nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa 
sallam”. 


Intinya mereka berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi adalah salah satu bentuk bertasyabuh 
dengan kaum Nasrani atau menyerupai perbuatan kaum Nasrani. Bagi mereka kaum muslim yang 
memperingati Maulid Nabi termasuk mereka yang terhasut oleh kaum Zionis Yahudi atau 
mengekor pada kaum Zionis Yahudi. 


Bertasyabuh yang terlarang adalah bertasyabuh perbuatan yang bertentangan dengan Al Guran 
dan As Sunnah atau bertasyabuh perbuatan yang akan mengantar kepada perbuatan yang 
bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah. 


Bukanlah sebuah kesalahan bagi kaum Nasrani memperingati hari kelahirannya Nabi Isa bin 
Maryam. Kesalahan mereka adalah menjadikan Yesus , yang diyakini oleh mereka Nabi Isa bin 
Maryam menjadi putera Tuhan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan 
janganlah kamu mengatakan : “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (ltu) lebih baik 
bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, 
segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara'. 
(AS An Nisaa (411171) 


“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al Masih 
itu putera Allah”. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan 
orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai 
berpaling?” (AS At Taubah (91:30 ) 


Hukum asal perbuatan diluar perkara syariat atau diluar dari apa yang telah diwajibkanNya (wajib 
dijalankan dan wajib dijauhi) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya 


Tidak ada larangan dalam Al @uran dan As Sunnah untuk memperingati hari kelahiran seorang 
manusia. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6681 


Kita boleh memperingati atau mengingat masa lampau untuk bekal hari esok. Bahkan hal ini 
adalah anjuran dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firmanNya, “Wal tandhur nafsun ma 
gaddamat li ghad” “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu” (OS al Hasyr (59J : 18) 


Kita mengingat kelahiran kita dan kejadian-kejadian di waktu lampau untuk bekal kita mengisi 
biodata, riwayat hidup. Kita mengingat apa yang telah disampaikan orang tua, ulama kita dahulu 
untuk bekal menjalankan kehidupan kita hari ini dan esok. Kita memperingati Maulid Nabi dan 
perjalanan hidupnya sebagai bekal kita meneladani dan mengimplementasikannya dalam 
kehidupan kita hari ini dan esok. 


Mereka yang mengikuti pendapat ulama-ulama mereka bahwa peringatan Maulid Nabi adalah 
berdosa adalah mereka yang mengada-ada dalam perkara agama atau membuat perkara baru 
(bid'ah) dalam perkara syariat yakni perkara larangan yang jika dikerjakan / dilanggar akan 
berdosa. 


Perkara agama atau perkara syariat termasuk perkara larangan bersumber hanya dari Allah ta'ala. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Perkara larangan adalah hak Allah ta'ala menetapkannya dan Allah ta'ala tidak lupa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Urusan agama atau perkara syariat atau perkara yang diwajibkanNya termasuk perkara larangan 
telah sempurna atau telah disampaikan seluruhnya oleh Rasulullah. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 
" “mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
" “menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan 
berdosa) 


Kalau ada larangan yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah maka ini termasuk bid'ah 
dholalah 


Kesimpulannya, mereka dengan mengikuti pendapat atau fatwa ulama-ulama mereka bahwa 
peringatan Maulid Nabi adalah berdosa justru telah bertasyabuh dengan kaum Nasrani yakni 
menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan selain Allah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para 
rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6682 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan 
perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambaNyya dan beberapa rezeki yang baik 
itu? Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya 
dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas 
(nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-M3'idah (SJ: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (AS. An-Nahl 
: 116). 

Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim). 


Mereka bertasyabuh dengan kaum nasrani karena mereka terhasut atau korban ghawul fikri 
(perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi untuk memahami Al Guran dan As Sunnah 
dengan akal pikiran sendiri sehingga menimbulkan perselisihan di antara kaum muslim 


Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana 
letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada 
ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens 
mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku yang 
menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan 
dibiayai oleh pihak orientalis. 


Mereka yang terhasut meninggalkan pemahaman atau pendapat Imam Mazhab yang empat yang 
telah disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin atau imam 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
" Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui 
lisannya Salafush Sholeh. 
" Imam Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari 
Salafush Sholeh. 


Mereka yang terhasut merasa telah mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya 
mereka tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama yang mengaku-aku mengikuti 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6683 ) 


pemahaman Salafush Sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Dari 
mana ulama-ulama tersebut mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh kalau bukan pemahaman 
ulama-ulama tersebut dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Marilah kita kembali mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui apa yang disampaikan oleh 
Imam Mazhab yang empat dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para 
ulama-ulama terdahulu yang mengikuti Imam Mazhab yang empat sambil kita merujuk darimana 
mereka mengambilnya yakni Al @uran dan As Sunnah dengan menggunakan akal galbu (akal 
pikiran yang ditundukkan kepada akal galbu) berdasarkan karunia hikmah dari Allah Azza wa Jalla 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1104. Sekte-sekte korban hasutan dari kaum Zionis 
Yahudi 


Berikut sekte-sekte korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Yahudi 
atau yang kita kenal sekarang kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan lucifier, freemason, 
iluminati. 

1. Mereka yang merasa mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun kenyataannya 
mereka tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama yang mengaku-aku mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 
Intinya mereka terhasut untuk memahami Al G@uran dan As Sunnah dengan akal pikiran 
sendiri dan meninggalkan pemahaman Imam Mazhab yang empat yang telah disepakati 
oleh jumhur ulama sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak). Padahal Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan 
Salafush Sholeh. Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh melalui lisannya Salafush Sholeh. Imam Mazhab yang empat melihat 
sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari Salafush Sholeh. 

2. Mereka yang mengaku-aku mengikuti Imam Sayyidina Ali ra yang dikenal sebagai kaum 
Syiah. 

3. Mereka yang belajar agama ke “barat” hingga terkena paham Sekulerisme, Pluralisme, 
Liberalisme 

4. Mereka yang mengikuti Mirza Ghulam Ahmad (ahmadiyah) , freemason dari India atas 
pembiyaan Yahudi Inggris 

5. Mereka yang mengikuti Abdul Baha (bahaiyah), freemason dari Iran. Kaum Bahai beri'tigod 
(agidah) bahwa Tuhan menjelma ke dalam tubuh Bahaullah, jadi ia adalah manifestasi dari 
Tuhan diatas dunia. 


Kita bisa saksikan sesama korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 
Zionis Yahudi saling membunuh sebagaimana yang terjadi di Yaman. Berikut kutipan berita dari 
http://www.eramuslim.com/berita/dunia/pertempuran-antara-mujahidin-salafi-dan-syiah-di-yaman- 


tewaskan-20-orang.htm 
“awal kutipan 
Pertempuran antara sekte Syiah Houthi melawan mujahidin salafi di Dammaj, telah 


menyebabkan sepuluh orang tewas di kedua belah pihak, kata pejabat Yaman, yang berbicara 
dengan syarat anonim sesuai dengan protokol militer. 


kekkk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Meski sekte Syiah Houthi menganut paham Zaidiyah yang konon tidak mengkafirkan para 
sahabat Nabi SAW, namun faktanya kebenciannya terhadap ahlus Sunnah tidak beda jauh 
dengan kaum rafidhah. 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Majalah Dakwah Islam “Cahaya Nabawiy” Edisi no 101, Januari 2012 memuat topik utama 
berjudul “SYIAH-WAHABI: Dua seteru abadi” , Berikut sedikit kutipannya, 


kekk Kekek 


awal kutipan 


“Sebenarnya ada fakta lain yang luput dari pemberitaan media dalam tragedi itu. Peristiwa itu 
bermula dari tertangkapnya mata-mata utusan Darul Hadits oleh orang-orang suku Hutsi yang 
menganut Syiah. Selama beberapa lama Darul Hadits memang mengirim mata-mata untuk 
mengamati kesaharian warga Syiah. Suku Hutsi merasa kehormatan mereka terusik dengan 
keberadaan mata-mat ini. Kehormatan adalah masalah besar bagi suku-suku di Jazirah Arab. 
Tak ayal, suku Hutsi pun menyerbu Darul Hadits sebagai ungkapan amarah mereka. Selama 
beberapa hari Darul Hadits dikepung orang-orang Hutsi yang kebanyakan tergabung dalam 
milisi pemberontak" 


“Dua warga Indonesia tewas dalam baku tembak, sementara yang lainnya bersembunyi di 
kampus. Anehnya, meskipun beberapa kali dibujuk , para mahasiswa tetap tak mau dievakuasi 
pihak kedutaan. Mereka berdalih bahwa diri mereka sedang berjihad melawan musuh. Doktrin 
yang ditanamkan kepada mahasiswa Darul Hadits cukup, sangar yakni, “Jihad terhadap syiah 
rafidah al-Houtsi” 

“““# akhir kutipan 


keke 


Ironis sekali , kedua sekte masing-masing merasa berjihad dan memerangi sesama manusia yang 
telah bersyahadat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim 97) 


Rasulullah lalu bertanya: 'Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha 
Illaahu? ' Aku menjawab, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena 
takutkan ayunan pedang. Rasulullah bertanya lagi: Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga 
kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak? Rasulullah terus 
mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru 
masuk Islam saat itu. (HR Muslim 140). 


Dia berkata, 'Dan kami saat itu diberitahukan peristiwa Usamah bin Zaid, yang mana ketika dia 
telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik itu mengucap, "Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) kecuali Allah, namun dia tetap saja membunuhnya. Maka Basyir pun 
mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengadukan dan menanyakan hal itu kepada 
beliau. Dia menceritakannya kepada beliau dan apa yang diperbuat oleh lelaki tadi. Maka beliau 
pun memanggil Usamah dan menanyainya, 'Kenapa kamu membunuhnya? ' Dia menjawab, 
Wahai Rasulullah, dia telah melukai kaum muslimin, dia telah membunuh si fulan dan si fulan, dan 
dia menyebutkan sebuah nama kepadanya, dan sungguh telah menyimpan dendam terhadapnya, 
namun ketika dia melihat pedangku ini, dia mengucap, "Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Allah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya lagi: 'Apakah kamu yang telah 
membunuhnya? ' Dia menjawabnya, 'Ya.' Beliau bertanya lagi: 'Lalu apa yang hendak kamu 
perbuat dengan kalimat, "Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6685 ) 


kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? ' (HR Muslim 
142). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1113. Mereka terhasut dari potongan perkataan ulama 
yang sholeh 


Mereka adalah hasil pengajaran para ulama korban hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. Mereka merasa telah mengikuti pemahaman Salafush 
Sholeh namun kenyataannya mereka tidak lebih dari mengikuti pemahaman ulama-ulama yang 
mengaku-aku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan 
Salafush Sholeh. Mereka terhasut untuk meninggalkan pemahaman Imam Mazhab yang empat. 
Imam Mazhab yang empat telah disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai sekarang 
sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak). Imam Mazhab yang 
empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. Imam Mazhab yang empat 
mengetahui dan mengikuti pemahaman Salafush Sholeh melalui lisannya Salafush Sholeh.Imam 
Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari Salafush 
Sholeh. 


Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana 
letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada 
ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Cara ulama-ulama yang anti tasawuf dan anti mazhab menghasut adalah memotong-motong 
firman Allah, hadits Rasulullah, perkataan Salafush Sholeh maupun perkataan ulama-ulama 
terdahulu seperti perkataan Imam Mazhab yang empat. 


Contoh hasutannya mereka menyampaikan, Al-Imam Al-Baihagi rahimahullahu meriwayatkan 
dengan sanadnya sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu: “Jika seorang belajar tasawuf di 
pagi hari, sebelum datang waktu dhuhur engkau akan dapati dia menjadi orang dungu.” 


Perkataan Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tersebut bersumber dari Managib Al Imam As Syafi'i 
yang ditulis oleh Imam Al Baihagi. 


Di dalam kitab itu, Imam As Syafi'i menyatakan, “Kalau seandainya seorang laki-laki 
mengamalkan tashawuf di awal siang, maka tidak tidak sampai kepadanya dhuhur kecuali ia 
menjadi kekurangan akal.” (Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207) 


Beliau juga menyatakan,”Aku tidak mengetahui seorang sufi yang berakal, kecuali ia seorang 
Muslim yang khawwas.” (Al Managib Al Imam As Syaff'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207) 


Beberapa pihak secara tergesa-gesa menyimpulkan dari perkataan di atas bahwa Imam As Syafii 
mencela seluruh penganut sufi. Padahal tidaklah demikian, Imam As Syafi'i hanya mencela 
mereka yang menisbatkan kepada tasawuf namun tidak benar-benar menjalankan ajarannya 
tersebut. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6636 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam hal ini, Imam Al Baihagi menjelaskan,”Dan sesungguhnya yang dituju dengan perkataan itu 
adalah siapa yang masuk kepada ajaran sufi namun mencukupkan diri dengan sebutan daripada 
kandungannya, dan tulisan daripada hakikatnya, dan ia meninggalkan usaha dan membebankan 
kesusahannya kepada kaum Muslim, ia tidak perduli terhadap mereka serta tidak mengindahkan 
hak-hak mereka, dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah, sebagaimana beliau 
sifatkan di kesempatan lain.” (Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/208) 


Jelas, dari penjelasan Imam Al Baihagi di atas, yang dicela Imam As Syafi'i adalah para sufi yang 
hanya sebatas pengakuan dan tidak mengamalkan ajaran sufi yang sesungguhnya. 


Imam As Syafi'i juga menyatakan,”Seorang sufi tidak menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 
perkara, malas, suka makan, suka tidur dan berlebih-lebihan.” (Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al 
Imam Al Baihagi, 2/207) 


Imam Al Baihagi menjelaskan maksud perkataan Imam As Syafi'i tersebut,” Sesungguhnya yang 
beliau ingin cela adalah siapa dari mereka yang memiliki sifat ini. Adapun siapa yang bersih 
kesufiannya dengan benar-benar tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan adab 
syari'ah dalam muamalahnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah serta mummalah 
mereka dengan manusia dalam pergaulan, maka telah dikisahkan dari beliau (Imam As Syafii) 
bahwa beliau bergaul dengan mereka dan mengambil (ilmu) dari mereka.” (Al Managib Al Imam 
As Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 2/207) 


Kemudian Imam Al Baihagi menyebutkan satu riwayat, bahwa Imam As Syafi'i pernah 
mengatakan,”Aku telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, aku tidak 
memperoleh dari mereka kecuali dua huruf ini,”Waktu adalah pedang” dan “Termasuk 
kemaksuman, engkau tidak mampu” (maknanya, sesungguhnya manusia lebih cenderung berbuat 
dosa, namun Allah menghalangi, maka manusia tidak mampu melakukannya, hingga terhindar 
dari maksiat). 


Jelas, bahwa Imam Al Baihagi memahami bahwa Imam As Syafi'i mengambil manfaat dari para 
sufi tersebut. Dan beliau menilai bahwa Imam As Syafi'i mengeluarkan pernyataan di atas karena 
perilaku mereka yang mengatasnamakan sufi namun Imam As Syafi'i menyaksikan dari mereka 
hal yang membuat beliau tidak suka. (lihat, Al Managib Al Imam As Syafi'i li Al Imam Al Baihagi, 
21207) 


Bahkan di satu kesempatan, Imam As Syafi'l memuji salah satu ulama ahli gira'ah dari kalangan 
sufi. Ismail bin At Thayyan Ar Razi pernah menyatakan,”Aku tiba di Makkah dan bertemu dengan 
As Syafi'i. la mengatakan, Apakah engkau tahu Musa Ar Razi? Tidak datang kepada kami dari 
arah timur yang lebih pandai tentang Al @ur'an darinya.Maka aku berkata,”Wahai Abu Abdillah 
sebutkan ciri-cirinya'. Ia berkata, Berumur 30 hingga 50 tahun datang dari Ar Ray'. Lalu ia 
menyebut cirri-cirinya, dan saya tahu bahwa yang dimaksud adalah Abu Imran As Shufi. Maka 
saya mengatakan, Aku mengetahunya, ia adalah Abu Imran As Shufi. As Syafi'i mengatakan, Dia 
adalah dia.” (Adab As Syafi'i wa Managibuhu, hal. 164) 


Walhasil, Imam As Syafi'l disamping mencela sebagian penganut sufi beliau juga memberikan 
pujian kepada sufi lainnya. Dan Imam Al Baihagi menilai bahwa celaan itu ditujukan kepada 
mereka yang menjadi sufi hanya dengan sebutan tidak mengamalkan ajaran sufi yang 
sesungguhnya dan Imam As Syafi'i juga berinteraksi dan mengambil manfaat dari kelompok ini. 


Bahkan Imam As Syafi'i menasehatkan kita untuk menjalankan perkara syariat sebagaimana yang 
mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang 
baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6687 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya 
mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat 
padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya 
tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi 
tidak mau mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 

Begitupula dengan nasehat Imam Malik -rahimahullah bahwa menjalankan tasawuf agar manusia 
tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” . 
Berikut adalah pendapat para ulama terdahulu yang sholeh tentang tasawuf. 


Imam Nawawi Rahimahullah berkata : 
AYI JSYI SHE ye CELAY JII JLN 9 Tn ASI AINI dl AI Cegah Ipad Jab dye. 
Any el ml AAL Ah Rei re Jd GA ge aj. 
“ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa kepada Allah di dalam sepi maupun 
ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, berpaling dari makhluk di dalam 
penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari pemberian-Nya baik sedikit ataupun 


banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid 
wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam Nawawi) 


Al-Allamah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitami berkata : 
Luke pul, Ke kas, AI Las Rd pall 2sLJI de SUS YI pas ASI wa Ola (dua 1 Ad pall Bolu Je diss ol SuI 
bang LA eh elu Oi (ABI 3 Gal yani Lado Gay Costa Sl 3 labiy na Je PET Lab beton Al 
did ya 3 DAU S Oeab Kai Pj (ale SUS YI 3 Jl ya Lelaki 38 CI AS 92 ntr pa Town Ya2 
SAM uya HUI La dya tab, Ale J4 Aly Undan Jiaal dl onyy BA OLI Als A cai pem Jl maly Aib Me Me ll, 
YA DU aa ale Uh AG Lido Uyai Oly Kemal (yA 24k G keabas Ol Bilas 3 CAK Alydly OLA AI oli 
Aan ar Yg an oi JS Ja LI eter RI Ol, 
“ Berhati-hatilah kamu dari menentang para ulama shufi. Dan sebaiknya bagi manusia sebisa 
mungkin untuk tidak menentang para ulama shufi, semoga Allah member manfaat kpeada kita 
dengan marrifat-ma'rifat mereka dan melimpahkan apa yang Allah limpahkan kepada orang-orang 
khususnya dengan perantara kecintaan kami pada mereka, menetapkan kita pada jalan pengikut 
mereka dan mencurahkan kita curahan-curahan ilmu ma'rifat mereka. Hendaknya manusia 


menyerahkan apa yang mereka lihat dari keadaan para ulama shufi dengan kemungkinan- 
kemungkinan baik yang dapat mengeluarkan mereka dari melakukan perbuatan haram. 


Kami sungguh telah menyaksikan orang yang sangat menentang ulama shufi, mereka para 
penentang itu mendapatkan ujian dari Allah dengan pencabutan derajatnya, dan Allah 
menghilangkan curahan kelembutan-Nya dan rahasia-rahasia kehadiran-Nya. Kemudian Allah 
menimpakan para penentang itu dengan kehinaan dan kerendahan dan mengembalikan mereka 
pada derajat terendah. Allah telah menguji mereka dengan semua penyakit dan cobaan . Maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6638 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari hantaman-hantaman yang kami tidak sanggup 
menahannya dan dari tuduhan-tuduhan yang membinasakan. Dan kami memohon agar Engkau 
menetapi kami jalan mereka yang kuat, dan Engkau anugerahkan kami apa yang telah Engkau 
anugerahkan pada mereka sehingga kami menjadi orang yang mengenal Allah dan imam yang 
mujtahid, sesungguhnya Engkau maha Mampu atas segala sesuatu dan maha layak untuk 
mengabulkan permohonan “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 113, karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami) 


Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Ashfihani berkata : 
Hina Ujang Asean gala yaa LS GA ya Kk La Jl Wltpry Jang j2 AL Kanal AR Lah AD Uyanoel Ang Ul 
OP AN Lay HAMUY Oma) Felonsall OB Uya Illai! oya Alia Ca) etil) AB yaaik! oya Unika PE Uya ea 
yag Onkarik!y Unabasak! Ga Lady GI) Pagal Boliy GEA PALI Sg GL III by GUI Us Se 
Sak USUS led Bakal 3d orde, JUAN oli 3 L Crgebak Urban) JUS yag Uda ya eye Jaa 
Kesb3 JUSUI AI AN 9 RL omi)! Riadi ya real Urea 3 lan, jJe3II JS 3 JUNI didi Jt Old y Wild Janag ya 
Celia Bela Oleh 3 Je LAN Ba Rona oya Hala PI Ball Aan 3 mali JSSYI Ae oa BII Je Lo, 
lesbi Laju , 2 pegagan Undla (IE e BESI JI Uniiontal) Andy Ordo dal Ob UAN de 
CAN SAN amally opal lali pad 3 SY 3), Tilang Ie Lesslaly 


“ Selanjutnya, semoga Allah memperbagus taufigmu, maka sungguh aku telah memohon 
pertolongan kepada Allah Ta'ala dan menjawabmu atas apa yang engkau mau dari pengumpulan 
kitab yang mengandung nama-nama kelompok dan sebagian hadits dan ucapan mereka dari 
ulama hakikat dari orang-orang ahli tasawwuf, para imam dari mereka, penertiban tingkatan 
mereka dari orang-orang ahli ibadah sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan setelahnya 
dari orang yang memahami dalil dan hakikat. Menjalankan hal ihwal serta tharigah, bertempat di 
taman (ketenangan) dan meninggalkan ketergantungan. Berlepas dari orang-orang yang 
berlebihan dan orang-orang yang mengaku-ngaku, orang-orang yang berandai-andai dan dari 
orang-orang yang malas yang menyerupai mereka di dalam pakaian dan ucapan dan 
bertentangan pada mereka di dalam agidah dan perbuatan. Demikian itu ketika sampai padamu 
dari pemaparan lisan kami dan lisan ulama figih dan hadits di setiap daerah dan masa tentang 
orang-orang yang menisabatkan diri pada mereka adalah orang-orang fasig, fajir, suka mudah 
berkata mubah dan halal lagi kufur. Bukanlah menghalalkan dengan kedustaan, umpatan dan 
pengingkaran dengan celaan di dalam managib orang-orang baik pilihan dan perendahan dari 
derajat orang-orang suci lagi baik, akan tetapi di dalam menampakkan pelepasan diri dari orang- 
orang pendusta dan pengingkaran atas orang-orang pengkhianat, bathil sebagai penyucian bagi 
orang-orang jujur dan keluhuran bagi orang-orang ahli hakikat. Seandainya kami tidak menyingkap 
kehinaan dan keburukan orang-orang yang mengingkari tasawwuf itu sebagai bagian dari agama, 
maka kami pasti akan menjelaskan dan mengupasnya sebagai penjagaan, karena salaf kami di 
dalam ilmu tasawwuf memiliki ilmu yang sudah tersebar dan nama yang masyhur “. (Mugoddimah 
Hilyah Al-Awliya, karya imam Al-Ashfihani) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6689 ) 


1115. Mereka terhasut meninggalkan pemahaman Imam 
Mazhab Empat 


Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana 
letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada 
ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Cara ulama-ulama yang anti tasawuf dan anti mazhab menghasut adalah memotong-motong dan 
mengalihkan makna firman Allah, hadits Rasulullah, perkataan Salafush Sholeh maupun 
perkataan ulama-ulama terdahulu seperti perkataan Imam Mazhab yang empat. 


Perkataan Imam mazhab yang empat yang sering disalahpahami adalah seperti 
al-Imam as-Syafi'i Rahimahullah: 


“Jika hadits tersebut shahih, maka itu adalah madzhabku.” 


Perkataan al-Imam as-Syafi'i Rahimahullah tersebut adalah contoh sikap tawadhu atau rendah 
hati. Beliau hanya ingin mengingatkan kita bahwa mengikuti pendapat mereka tetap merujuk 
kepada dari mana mereka mengambilnya yakni Al Guran dan As Sunnah. 


Al-Imam as-Syafi'i Rahimahullah menghafal dan mendapatkan hadits langsung dari para Salafush 
Sholeh. Beliau melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari Salafush Sholeh. 


Hadits-hadits yang dihafal dan diketahui oleh beliau lebih banyak dari hadits yang telah dibukukan. 
Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tetap bertalaggi (mengaji ) dengan ulama-ulama 
bermazhab. 


Jadi aneh kalau ada ulama yang berpendapat bahwa dia telah menemukan sebuah hadits shahih 
pada suatu kitab sehingga tidak perlu mengikuti pendapat Imam Mazhab yang empat. Haditsnya 
shahih namun pemahaman mereka terhadap hadits tersebut yang menyelisihi pemahaman Imam 
Mazhab yang empat. 


Para ulama menjelaskan, bahwa maksud perkataan Al-Imam Al-Syafi'i, Idza shahha al-hadits 
fahuwa madzhabi (apabila suatu hadits itu shahih, maka hadits itulah madzhabku)”, adalah bahwa 
apabila ada suatu hadits bertentangan dengan hasil ijtihad Al-Imam Al-Syafi'i, sedangkan Al-Syaffi 
tidak tahu terhadap hadits tersebut, maka dapat diasumsikan, bahwa kita harus mengikuti hadits 
tersebut, dan meninggalkan hasil ijtihad Al-Imam Al-Syafi'i. Akan tetapi apabila hadits tersebut 
telah diketahui oleh Al-Imam Al-Syafi'i, sementara hasil ijtihad beliau berbeda dengan hadits 
tersebut, maka sudah barang tentu hadits tersebut memang bukan madzhab beliau. Hal ini seperti 
ditegaskan oleh Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhaazdzab 1 / 64. 


Oleh karena demikian, para ulama menyalahkan Al-Imam Al-Hafizh Ibn Al-Jarud, seorang ulama 
ahli hadits bermadzhab Al-Syafi'i, di mana setiap ia menemukan hadits shahih bertentangan 
dengan hasil ijtihad Al-lImam Al-Syafi'i, Ibn Al-Jarud langsung mengklaim bahwa hadits tersebut 
sebenarnya madzhab Al-Syafi'i, berdasarkan pesan Al-Syafi'i di atas, tanpa meneliti bahwa hadits 
tersebut telah diketahui atau belum oleh Al-Imam Al-Syaff'i. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6690 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al-Imam Al-Hafizh Ibn Khuzaimah Al-Naisaburi, seorang ulama salaf yang menyandang gelar 
Imam Al-Aimmah (penghulu para imam) dan penyusun kitab Shahih Ibn Khuzaimah,ketika ditanya, 
apakah ada hadits yang belum diketahui oleh Al-Imam Al-Syafi'i dalam ijtihad beliau ? Ibn 
Khuzaimah menjawab, “Tidak ada”. Hal tersebut seperti diriwayatkan oleh Al-Hafizh Ibn Katsir 
dalam kitabnya yang sangat populer Al-Bidayah wa Al-Nihayah (juz 10, hal. 253). 


Cobalah pakai akal sehat , mana yang lebih baik 


1. Mengikuti pendapat atau pemahaman ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman 
Salafush Sholeh namun kenyataannya tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 


Atau 


2. Mengikuti pendapat atau pemaham Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh. Bahkan kita sudah mengetahui bahwa Imam Mazhab yang empat telah 
disepakati oleh jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad 
kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak). Imam Mazhab yang empat mengetahui dan mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh melalui lisannya Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat melihat sendiri penerapan, perbuatan serta contoh nyata dari Salafush 
Sholeh. 


Apa yang mereka katakan sebagai pemahaman Salafush Sholeh pada dasarnya adalah 
pemahaman mereka sendiri berdasarkan belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah 
(menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri (pemahaman secara ilmiah) 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Rasulullah telah melarang kita untuk memahami Al Gur'an dengan akal pikiran kita sendiri 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 

Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 
Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”"Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 

Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6691 | 


“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. 


Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 
Rasulullah. 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al @uran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al Guran 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 


Hal yang akan dipertanyakan terhadap sebuah pendapat / pemahaman seperti : 


“Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ? 


“Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu” ? 
“Dari siapakah mendapatkan pemahaman seperti itu” ? 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama kepada Sahabat. Sahabat 
menyampaikan kepada Tabi'in. Tabi'in menyampaikan pada Tabi'ut Tabi'in. Para Imam Mazhab 
yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya, mereka berijtihad dan 
beristinbat berlandaskan hasil bertalaggi (mengaji ) pada Salafush Sholeh 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-iImam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


“Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui 
kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia salah atau jika 
ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6692 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pemahaman dirinya, maka oleh sebab itu jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca 
buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita 
mendapatkan masalah” (Habib Munzir). 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


“Sanad adalah bagai rantai emas terkuat yang tak bisa diputus dunia dan akhirat, jika bergerak 
satu mata rantai maka bergerak seluruh mata rantai hingga ujungnya, yaitu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam,” (Habib Munzir) 


Keistimewaan syari'at Islam adalah adanya sanad atau mata rantai yang bersambung hingga 
pembawa syari'at itu sendiri: Rasulullah. Karena itulah munculnya faham-faham menyimpang yang 
dapat menyesatkan umat Islam sangat kecil kemungkinannya untuk tidak terdeteksi jika 
berpegang teguh kepada sanad. 


Sanad inilah yang kemudian menjadi tradisi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk selalu 
dilestarikan, karena dengan terus membudayakannya akan terjamin kemurnian ajaran agama 
Allah ini tidak bercampur dengan akal pikiran manusia yang didalamnya ada unsur hawa nafsu 
atau kepentingan. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1116. Hasutan dengan menyalah maknakan hadits 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/02/potongan- 
perkataan-ulama/ bagaimana mereka terhasut oleh potongan perkataan ulama dan dalam tulisan 


pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/03/terhasut-pengalihan-makna/ — bagaimana 
mereka terhasut oleh pengalihan makna perkataan ulama. 

Semua itu adalah bagian dari hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi untuk meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah. 


Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana 
letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada 
ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


“Rencana kerja” kaum Zionis Yahudi , salah satu contohnya tertuang dalam protokol Zionis yang 
ketujuhbelas 


...Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi dalam 
rangka menghancurkan misi mereka, yang pada saat ini dapat secara serius menghalangi misi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6693 


kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati 
nurani yang bebas dari paham agama telah dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah 
waktu maka agama-agama itu akan bertumbangan.. 


Dalam rangka agar umat Islam “meninggalkan” Imam Mazhab yang empat disebarluaskanlah 
hasutan bahwa Imam Mazhab yang empat tidak maksum. Pada hakikatnya kaum muslim tidak 
perlu terhasut karena kita telah paham yang maksum adalah Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam sedangkan Imam Mazhab yang empat, mereka itu mahfuzh (dipelihara) dengan 
pemeliharaan Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang sholeh. 


Hasutan lainnya untuk “meninggalkan” Imam Mazhab yang empat disebarluaskanlah hasutan 
seolah-olah bertujuan janganlah mengikuti Imam Mazhab yang empat tapi “Ikutilah Salafush 
Sholeh” , “ikutilah pemahaman, penerapan, perbuatan serta contoh nyata dalam beribadah dari 
Salafush Sholeh”. Pada hakikatnya kaum muslim tidak perlu terhasut karena dengan mengikuti 
apa yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang melihat sendiri penerapan, perbuatan 
serta contoh nyata dalam beribadah dari Salafush Sholeh pada hakikatnya juga mengikuti 
Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat tentu telah menyadari bahwa kaum muslim generasi berikutnya 
tentulah tidak akan melihat penerapan, perbuatan serta contoh nyata dalam beribadah dari 
Salafush Sholeh oleh karenanya apa yang mereka yang dapatkan dari bertemu dan bertalaggi 
(mengaji) dengan Salafush Sholeh, serta mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh langsung 
dari lisannya Salafush Sholeh maka oleh para Imam Mazhab yang empat disampaikan dalam 
kitab figih agar kaum muslim generasi berikutnya dapat “melihat' penerapan, perbuatan serta 
contoh nyata dalam beribadah dari Salafush Sholeh melalui kitab figih Imam Mazhab yang empat. 


Hasutan lainnya adalah dalam bentuk mendiskreditkan para ulama berdasarkan generasi atau 
zaman mereka terlahir. Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/27/salaf- 
dan-khalaf/ telah diuraikan bagaimana mereka terhasut bahwa sebaik-baik manusia dipengaruhi 
oleh generasi mereka terlahir kedunia. Timbulah istilah ulama khalaf dan ulama salaf. Seolah-olah 
“kualitas” ulama khalaf pastilah di bawah “kualitas” ulama salaf. 


Hadits yang disalahmaknakan adalah 


Nabi shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada 
masaku, kemudian orang-orang pada masa berikutnya, kemudian orang-orang pada masa 
berikutnya, kemudian setelah mereka akan datang suatu kaum kesaksian mereka mendahului 
sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka.” (HR Bukhari 5949) 


Hadits dimaknakan seolah-olah sebaik-baik manusia setelah para Nabi yang utama adalah 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian para Sahabat, para Tabi'in , para Tabi'ut Tabi'in 
barulah kaum muslim kemudian (khalaf). Mustahil kaum muslim kemudian(khalaf) akan lebih baik 
dari Tabi'ut Tabi'in apalagi lebih baik dari para Sahabat. 


Pemaknaan atau pemahaman seperti itu adalah kesalahpahaman. 


Para Sahabat, para Tabi'in , para Tabi'ut Tabi'in, mereka termasuk sebaik-baik manusia adalah 
karena mereka sebagai muslim atau mereka yang telah bersyahadat 


Hal itu terkait dengan terkait dengan firman Allah ta'ala yang artinya, “kuntum khayra ummatin 
ukhrijat lilnnaasi", “Kamu (umat Rasulullah) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia” (AS Ali Imran (31:110 ). 


Kemudian diantara salafpun ada pula muslim namun tidak termasuk mereka yang mentaati Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6694 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ta'ala dan RasulNya seperti kaum khawarij. Contohnya Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang 
yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik yang wajib maupun sunnah, melebihi 
kebiasaan rata-rata orang di zaman itu.Namun terpangaruh oleh hasutan atau ghazwul fikri 
(perang pemahaman) orang-orang Khawarij yang selalu berbicara mengatasnamakan Islam. 
Sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina Ali ra. 


Oleh karenanya para Sahabat, para Tabi'in , para Tabi'ut Tabi'in, mereka termasuk sebaik-baik 
manusia karena muslim dan termasuk mereka yang mentaati Allah ta'ala dan RasulNya karena 
mereka mencapai magom dekat dengan Allah Azza wa Jalla yakni magom sholeh. 


Seorang muslim dikatakan telah mentaati Allah dan RasulNya sehingga mendapatkan magom 
disisiNya atau dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah 4 golongan manusia yakni para Nabi 
(Rasulullah yang utama), para Shiddigin, para Syuhada dan muslim yang sholeh 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (41: 69 ) 

Semakin dekat kita kepada Allah sehingga menjadi kekasihNya (Wali Allah). Magom Shiddigin 
atau kedekatan dengan — Allah diuraikan — dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


Oleh karenanya para Sahabat, para Tabi'in , para Tabi'ut Tabi'in mendapatkan magom disisiNya 
minimal magom sholeh sehingga mereka dinamakan Salaf yang sholeh atau Salafush Sholeh 


Begitupula diantara Salafush Sholeh tidaklah seluruhnya mendapatkan magom Wali Allah. 
Semakin dekat seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla sehingga meraih cintaNya maka 
dibuktikan bahwa doa mereka yang meraih cintaNya sehigga menjadi kekasihNya (Wali Allah) 
pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Dalam sebuah hadits gudsi Allah ta'ala berfirman “jika Aku sudah mencintainya, maka Akulah 
pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk 
memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk 
berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku- 
lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi pelakunya sendiri 
sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia (khawatir) 
terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya.” (HR Bukhari 
6021) 


Begitu pula diantara Salafush Sholeh , mereka mungkin saja berbeda magom disisiNya seperti 
terlukiskan dalam hadits berikut 


Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya : 
“Adakah di antara kalian yang datang dari suku @arn?”. 


Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak 
dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan penuh selidik. 


“Siapa namamu?” tanya Umar. 
“Aku Uwais”, jawabnya datar. 
“Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6695 | 


“Benar, Amirul Mu'minin”, jawab Uwais tegas. 


Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 
uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak hilang). 


“Benar, Amirul Mu'minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku berdo'a kepada Allah 
agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di 
dekat pusarku yang masih tersisa, itu untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. 


“Mintakan aku ampunan kepada Allah”. 


Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh 
keheranan. “Wahai Amirul Mu'minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 
kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?” 


Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 
“Sesungguhnya sebaik-baik Tabiin adalah seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang 
selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di 
dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah 
kepadanya agar ia memintakan ampunan kepada Allah” 


Uwais lalu mendoa'kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam 
kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. (HR Ahmad, HR 
Muslim 4612) 


Jadi sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baik muslim tidak dibatas oleh generasi atau 
kapan mereka hidup. 


Sebaik-baik manusia hingga mencapai sebaik-baik muslim adalah mereka yang dapat meraih 
magom disisiNya yakni minimal magom sholeh atau muslim berakhlakul karimah, muslim yang 
selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mereka selalu menghindari perbuatan keji 
dan mungkar dan yang terbaik adalah muslim yang Ihsan, muslim yang bertemu Allah ta'ala 
hingga menyaksikan Allah dengan hati (ain bashiroh) atau muslim berma'rifat hingga mereka 
termasuk muslim bukan Nabi yang meraih magom kekasih Allah atau Wali Allah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 
kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6696 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (101:62 ) 


Kesimpulannya, kalau memang ingin mengikuti penerapan, perbuatan serta contoh nyata dalam 
beribadah dari Salafush Sholeh maka marilah mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam 
Mazhab yang empat dan penjelasan dari ulama yang mengikuti Imam Mazhab yang empat sambil 
merujuk dari mana mengambilnya yakni Al Guran dan As Sunnah. 

Ingatlah selalu bahwa yang melihat penerapan, perbuatan serta contoh nyata dalam beribadah 
dari Salafush Sholeh adalah Imam Mazhab yang empat bukan mereka yang mengaku-aku 
mengikuti pemahaman Salafush Sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush 
Sholeh. 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
1124. Shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Pendapat ulama Al Albani , contohnya termuat pada http://almanhaj.or.id/content/2324/slash/0 


“matan (redaksi) hadits ini tidak sah, sebab zhahirnya mencakup orang yang melakukan shalat 
lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya. Yang mana syari'at ini menghukuminya sah. 
Meskipun orang yang melakukan shalat tersebut terus menerus melakukan beberapa maksiat, 
maka bagaimana mungkin hanya karena itu, shalatnya tidak akan menambah kecuali jarak yang 
semakin jauh. Hal ini tidak masuk akal dan tidak disetujui oleh syari'at ini” 


Kami garis bawahi pendapat beliau, “meskipun orang yang melakukan shalat tersebut terus 
menerus melakukan beberapa maksiat, maka bagaimana mungkin hanya karena itu, shalatnya 
tidak akan menambah kecuali jarak yang semakin jauh" 


Dengan kata lain ulama Al Albani berkeyakinan bahwa orang terus menerus melakukan beberapa 
maksiat, tidak apa-apa, asalkan melakukan shalat lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya 


Padahal orang yang sholat namun masih terus menerus melakukan beberapa maksiat 
menandakan sholatnya lalai 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya 


—... maka celakalah orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dan 
orang-orang yang berbuat riya” (AS Al-Ma'un 107: 4-6) 


“.. dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai (@S Al A'raaf 7: 205) 
“Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar' (AS al Ankabut (29/:45). 


Barangsiapa tidak khusyuk dalam sholatnya dan pengawasan Allah tidak tertanam dalam jiwanya 
atau galbunya, maka ia telah bermaksiat dan berhak mendapatkan siksa Allah ta'ala. Segelintir 
kaum muslim, ibadah sholat mereka sekedar upacara keagamaan (ritual) atau gerakan-gerakan 
yang bersifat mekanis (amal) yang sesuai syarat dan rukun-rukunnya (ilmu), sebagaimana robot 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6697 | 


sesuai programnya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa 
kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


"Tidak melihat kepada rupa kalian" maknanya tidak memperhitungkan perbuatan yang tampak 
terlihat atau tidak memperhitungkan apa yang dilakukan secara dzahir. 


Tidaklah mereka mencapai sholat yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


bahwa “Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin", “sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin". yaitu 
naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat 
Allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian apabila sholat maka 
sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerti 
bagaimana bermunajat dengan Tuhan 


Allah berfirman yang artinya, 


“Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat kecuali bagi mereka yang khusyu' yaitu 
mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan 
kembali kepadaNya”. (AS. Al-Bagarah 2 : 45). 


Sholat adalah saat-saat utama bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, hal ini dialami mereka yang 
telah berma'rifat atau mereka yang telah mencapai muslim yang Ihsan (muhsin/muhsinin) 


Apakah Ihsan ? 
Wp sp ap SU 01 ap ai US ati Sasas Of IG OLI Gal Ia) 6 JG 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 


(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat- 
Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.' (HR Muslim 11) 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan 

Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 

Kondiri terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain bashiroh) 
Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 

“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Muslim yang merasa/meyakini diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6698 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melihat Rabb atau muslim yang Ihsan maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang 
dibenciNya, mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, mencegah dirinya dari melakukan 
perbuatan keji dan mungkar. Sehingga terwujud dalam berakhlakul karimah. Inilah tujuan 
Rasulullah diutus oleh Allah ta'ala 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 

Tanggapan lain terhadap pendapat ulama Al Albani yang salah memahami beberapa hadits 
lainnya termuat dalam tulisan pada  http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/ 
inilahahlussunnahwaljamaah.pdf 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1125. Seluruh perkara syariat telah ditetapkanNya dan Dia 
tidak lupa 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (AS Al- 
Maaidah: (5 : 3) 

Agama hanyalah bersumber dari Allah ta'ala. 


Pokok agama atau disebut perkara syariat adalah perintahNya yang wajib dijalankan yang jika 
ditinggalkan berdosa dan laranganNya yang wajib dijauhi yang jika dilanggar / dikerjakan berdosa. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Perkara kewajiban, larangan dan pengharaman adalah hak Allah ta'ala menetapkannya dan Allah 
ta'ala tidak lupa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia, dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Agama atau perkara syariat atau perkara yang diwajibkanNya, wajib dikerjakan dan wajib dijauhi 
meliputi kewajiban, larangan dan perngharaman telah sempurna atau telah selesai ditetapkanNya 
atau telah selesai disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla atau telah disampaikan seluruhnya oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 


“mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
“menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) 
Rasulullah mencontohkan meninggalkan sholat tarawih berjama'ah dalam beberapa malam agar 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6699 | 


kita tidak berkeyakinan bahwa sholat tarawih berjama'ah adalah sebuah kewajiban yang jika 
ditinggalkan berdosa karena Allah ta'ala tidak menetapkan sholat tarawih berjamaah sebagai 
kewajiban di bulan Ramadhan. Yang diwajibkanNya adalah berpuasa di bulan Ramadhan. 


Rasulullah bersabda "Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada sesuatu 
pun yang menghalangiku untuk keluar dan shalat bersama kalian, hanya saja aku khawatir (Shalat 
tarawih itu) akan diwajibkan atas kalian.” (HR Muslim 1270 ) 


Begitupula para Imam Mujtahid dalam beristinbat, menetapkan hukum perkara suatu ibadah 
kedalam hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah) menghindari al- 
Maslahah al-Mursalah atau Al-istislah atau kadang disamakan juga dengan al-Istihsan yakni 
“Menetapkan hukum suatu masalah yang tak ada nash-nya atau tidak ada iima' terhadapnya, 
dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' (dalam Al @uran dan As 
Sunnah) tidak dijelaskan ataupun dilarang” 


Menurut Imam Syafi'i cara-cara penetapan hukum seperti itu sekali-kali bukan dalil syar'i. Beliau 
menganggap orang yang menggunakannya sama dengan menetapkan syari'at berdasarkan hawa 
nafsu atau berdasarkan pendapat sendiri (akal pikiran sendiri) yang mungkin benar dan mungkin 
pula salah. 


Ibnu Hazm termasuk salah seorang ulama yang menolak cara-cara penetapan hukum seperti itu 
Beliau menganggap bahwa cara penetapan seperti itu menganggap baik terhadap sesuatu atau 
kemashlahatan menurut hawa nafsunya (akal pikiran sendiri), dan itu bisa benar dan bisa pula 
salah, misalnya mengharamkan sesuatu tanpa dalil. 


Menetapkan sebagai perkara larangan atau pengharaman yang dikerjakan'/dilanggar berdosa atau 
sebagai perkara kewajiban yang ditinggalkan berdosa berdasarkan maslahah mursalah atau 
berdasarkan akibat baik dan buruk menurut akal pikiran manusia termasuk kedalam bid'ah 
dholalah karena yang mengetahui baik dan buruk bagi manusia hanyalah Allah Azza wa Jalla. 


Oleh karenanya mereka yang mengada-ada perkara kewajiban, larangan maupun pengharaman 
adalah termasuk penyembahan kepada selain Allah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para 
rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika 
para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 


“Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah diberikan kepada 
hamba-hambaNya dan beberapa rezeki yang baik itu? Katakanlah! Tuhanku hanya 
mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul darijpadanya dan apa yang tersembunyi dan 
dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6700 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu 
yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (5J: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” I@S. An-Nahl 
: 1161. 

Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaku ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1130. Terhasut oleh pembatasan makna firman-Nya 


Mereka adalah hasil pengajaran para ulama korban hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana 
letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada 
ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/02/potongan- 
perkataan-ulama/ telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh potongan perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/03/terhasut-pengalihan-makna!/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pengalihan makna perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/05/menyalah-maknakan-hadits/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh penyalah makna dari hadits. 


Dalam tulisan kali ini diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pembatasan makna firman Allah 
ta'ala. Contohnya. Firman Allah ta'ala yang artinya, "Dan barangsiapa yang menentang Rasul 
sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mur'min, 
Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu" dan Kami masukkan ia ke 
dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (AS An Nisaa' (41:115) 


“) Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan 


Mereka berpendapat bahwa sabilil mu'minin , jalan orang-orang mu'min terbatas hanya pada para 
Sahabat saja dan kemudian diikuti dengan orang-orang yang mengikuti mereka dari Tabi'in dan 
Tabi'ut Tabi'in. Contoh pendapat ulama mereka sebagaimana termuat dalam Al-Masaa-il oleh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6701 ) 


Abdul Hakim bin Amir Abdat - Halaman 240 s/d 246 


Jadi kalau kaum muslim mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang mu'min selain para 
Sahabat seperti Imam Mazhab yang empat maka termasuk tidak mentaati perintah Allah Azza wa 
Jalla sekaligus telah menentang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Bagaimana mereka mengetahui jalan atau cara beribadah para Sahabat kalau tidak mengikuti apa 
yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang melihat langsung penerapan, perbuatan 
serta contoh nyata jalan atau cara beribadah dari Salafush Sholeh. 


Mereka katakan telah mengikuti jalan atau cara beribadah para Sahabat namun kenyataannya 
mereka mengikuti akal pikiran mereka sendiri hasil belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara 
muthola'ah, menelaah kitab. 


Setiap upaya pemahaman bisa benar dan bisa pula salah. Kemungkinan salah akan semakin 
besar jika tidak berkompetensi sebagai imam mujtahid mutlak sebagaimana kompetensi Imam 
Mazhab yang empat. 


Kesalahpahaman dapat ditimbulkan karena mereka tidak mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya Salafush Sholeh sedangkan Imam Mazhab yang empat mendapatkan 
pemahaman Salafush Sholeh langsung dari lisannya Salafush Sholeh karena Imam Mazhab yang 
empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salafush Sholeh. 


Merekalah korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi untuk 
memahami Al @uran dan As Sunnah dengan akal pikiran masing-masing dengan tujuan 
menimbulkan perselisihan di antara kaum muslim karena perbedaan pemahaman. 


Rasulullah telah melarang kita untuk memahami Al @ur'an dengan akal pikiran kita sendiri 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :'Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Sanad ilmu / sanad guru sama pentingnya dengan sanad hadits. 
Sanad hadits adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan matan/redaksi hadits dari lisan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6702 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah. 


Sedangkan Sanad ilmu atau sanad guru adalah otentifikasi atau kebenaran sumber perolehan 
penjelasan baik Al @uran maupun As Sunnah dari lisan Rasulullah. 


Hal yang harus kita ingat bahwa Al @uran pada awalnya tidaklah dibukukan. Ayat-ayat Al Guran 
hanya dibacakan dan dihafal (imla) kemudian dipahami bersama dengan yang menyampaikannya. 


Hal yang akan dipertanyakan terhadap sebuah pendapat / pemahaman seperti : 


“Apakah yang kamu pahami telah disampaikan / dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu yang 
tersambung lisannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ?" 


“Siapakah ulama-ulama terdahulu yang mengatakan hal itu ?" 
“Dari siapakah mendapatkan pemahaman seperti itu ?" 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama kepada Sahabat. Sahabat 
menyampaikan kepada Tabi'in. Tabi'in menyampaikan pada Tabi'ut Tabi'in. Para Imam Mazhab 
yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya, mereka berijtihad dan 
beristinbat berlandaskan hasil bertalaggi (mengaji ) pada Salafush Sholeh 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
3. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-Imam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


“Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui 
kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika Ia salah atau jika 
ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan 
pemahaman dirinya, maka oleh sebab itu jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca 
buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita 
mendapatkan masalah” (Habib Munzir). 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6703 ) 


meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


“Sanad adalah bagai rantai emas terkuat yang tak bisa diputus dunia dan akhirat, jika bergerak 
satu mata rantai maka bergerak seluruh mata rantai hingga ujungnya, yaitu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam,” (Habib Munzir) 


Keistimewaan syari'at Islam adalah adanya sanad atau mata rantai yang bersambung hingga 
pembawa syari'at itu sendiri, Rasulullah. Karena itulah munculnya faham-faham menyimpang 
yang dapat menyesatkan umat Islam sangat kecil kemungkinannya untuk tidak terdeteksi jika 
berpegang teguh kepada sanad. 


Sanad inilah yang kemudian menjadi tradisi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk selalu 
dilestarikan, karena dengan terus membudayakannya akan terjamin kemurnian ajaran agama 
Allah ini tidak bercampur dengan akal pikiran manusia yang didalamnya ada unsur hawa nafsu 
atau kepentingan 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1139. Amal berdasarkan ilmu yang benar maka 
terbentuklah akhlakul karimah 


Dengan mereka terhasut oleh hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi, agar mereka memahami Al @ur'an dan As sunnah dengan akal pikiran 
mereka sehingga menimbulkan perselisihan di antara kaum muslim karena perbedaan 
pemahaman, pada hakikatnya mereka secara tidak langsung telah menjadi perpanjangan tangan 
kaum Zionis Yahudi untuk meruntuhkan ukhuwah Islamiyah. 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/02/potongan- 
perkataan-ulama/ telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh potongan perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/03/terhasut-pengalihan-makna/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pengalihan makna perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/05/menyalah-maknakan-hadits/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh penyalah makna dari hadits. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/08/terhasut-pembatasan-makna/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pembatasan makna dari firman Allah ta'ala 


contohnya “sabilil mu'minin” , “jalan orang-orang mu'min” (AS An Nisaa' (4J : 115) terbatas hanya 
pada para Sahabat saja atau dengan kata lain mereka ingin mengada-ada “keharusan” mengikuti 


manhaj salaf atau mazhab salaf. 


Padahal Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh tidak 
pernah menyampaikan adanya “keharusan” mengikuti manhaj salaf atau mazhab salaf. 
“Keharusan” hanyalah mentaati Allah ta'ala dan mentaati RasulNya serta mentaati ulil amri yang 
mentaati Allah ta'ala dan RasulNya. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya “wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6704 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


taatlah kepada Rosul-Nya dan ulil amri di antara kamu” (AS An Nisa' : 59) 


Adapun maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas ra, sebagaimana yang 
disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya adalah para pakar figih dan para ulama yang 
komitmen dengan ajaran Islam. 


Ketaatan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya telah mengikuti Salafush 
Sholeh. 


Begitupula mengikuti Imam Mazhab yang empat yang melihat langsung penerapan, perbuatan 
serta contoh nyata jalan atau cara beribadah dari Salafush Sholeh pada hakikatnya telah 
mengikuti Salafush Sholeh. 


Sebaliknya mereka yang merasa mengikuti Salafush Sholeh kenyataanya mereka hanyalah 
mengikuti para ulama yang mengaku-aku mengikuti Salafush Sholeh namun tidak bertalaggi 
(mengaji) dengan Salafush Sholeh dengan kata lain mereka pada hakikatnya tidak mengikuti 
Salafush Sholeh namun mengikuti akal pikiran para ulama mereka semata. 


Contohnya sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/08/mencegah-keji-mungkar/ bagaimana salah satu ulama 
panutan mereka tidak dapat “melihat' bagaimana sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar 
termasuk mencegah perbuatan maksiat. 


Jikalau telah menjalankan sholat dan telah memenuhi syarat dan rukun sholat namun tetap 
melakukan perbuatan keji dan mungkar ataupun perbuatan maksiat ada dua kemungkinan “gagal” 
sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar yakni 


1. Ilmu yang dipahami oleh mereka tentang syarat dan rukun sholat adalah keliru dikarenakan 
menyelisihi apa yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang telah melihat langsung 
cara Sholat Salafush Sholeh yang mengikuti cara sholat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Cara sholat mereka mengikuti akal pikiran mereka sendiri hasil belajar sendiri (secara otodidak) 
melalui cara muthola'ah, menelaah kitab. 


2. Amal sholatnya tidak khusyuk sehingga tidak menjadikan mereka muslim yang berakhlakul 
karimah atau muslim yang Ihsan. 


Urutannya adalah ilmu -5 amal -3 akhlak 


Berdasarkan ilmu yang didapat kita melaksanakan amal sholat, amal sholat yang selalu dilakukan 
dengan benar dan khusyuk membentuk muslim yang berakhlak baik atau berakhlakul karimah. 
Muslim yang berakhlak baik adalah muslim yang ihsan 


Ada dua kondisi yang dicapai oleh muslim yang ihsan atau muslim yang telah bermarrifat. 
Kondisi minimal adalah mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 


Kondiri terbaik adalah mereka yang bermarrifat atau mereka yang dapat melihat Allah Azza wa 
Jalla dengan hati (ain bashiroh) 


Ip sp ap ISU 01 alih an MS Ati Sabat Of IG OLI Gd Ie) 6 JB 
Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 


(takhsya / khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu 
tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.' (HR Muslim 11) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6705 ) 


“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 
Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati (bermakrifat)” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman (bermakrifat)” 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Bagi muslim yang sholatnya benar dan khusyuk maka akan mencapai muslim yang Ihsan, minimal 
akan timbul keyakinan pengawasan Allah Azza wa Jalla terhadap segala sikap dan perbuatan 
sehingga selalu akan berupaya menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan 
mungkar dan menghindari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. 


Muslim yang Ihsan akan mencapai miminal muslim yang sholeh (sholihin) sebagai bukti nyata dari 
ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla dan RasulNya sehinga berkumpul dengan 4 golongan 
manusia yang mendapatkan magom disisiNya lainnya 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (4J: 69 ) 

Semakin dekat kita kepada Allah sehingga menjadi kekasihNya (Wali Allah). Magom Shiddigin 
atau kedekatan dengan — Allah diuraikan — dalam tulisan pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


Muslim yang Ihsan , mereka itu mahfudz (dipelihara) dengan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla 
terhadap orang-orang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya ”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, 
niscaya tidak ada seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama- 
lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur (241:21) 


Muslim yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang meraih magom disisiNya, 
minimal adalah muslim yang sholeh. 


Menurut Al-Hakim al-Tirmidzi (205-320H/ 820-935M) , muslim yang mendapatkan magom 
disisiNya hingga mencapai al-awliya “ishmah berarti mahfudz (terjaga) dari kesalahan sesuai 
dengan derajat, jenjang, dan magamat mereka. Mereka mendapatkan 'ishmah sesuai dengan 
peringkat kewaliannya. 


Adanya pemeliharaan, cinta kasih, dan pertolongan Allah kepada al-awliya (wali Allah) sedemikian 
rupa merupakan manifestasi dari makna al-walayah (kewalian) yang berarti dekat dengan Allah 
dan merasakan kehadiranNya, hudhur ma'ahu wa bihi (merasakan kehadiran-Nya oleh diri-Nya) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6706 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat”. (AS Shaad 
(381:46) 

“Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling 
baik”. (AS Shaad |381:47) 

Dalam sebuah hadits gudsi Allah ta'ala berfirman, “jika Aku sudah mencintainya, maka Akulah 
pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk 
memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk 
berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku- 
lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi pelakunya sendiri 
sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia (khawatir) 
terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya.” (HR Bukhari 
6021) 


Sedangkan mereka yang melaksanakan sholat namun tetap melakukan perbuatan maksiat atau 
tidak menyadari kesalahan yang mereka perbuat adalah bukti ketidak-dekatan mereka kepada 
Allah Azza wa Jalla. 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Imam Al Baihagi menyebutkan satu riwayat, bahwa Imam As Syafi'i pernah mengatakan,”Aku 
telah bersahabat dengan para sufi selama sepuluh tahun, aku tidak memperoleh dari mereka 
kecuali dua perkara ini, "Waktu adalah pedang” dan “Termasuk kemaksuman, engkau tidak 
mampu” (maknanya, sesungguhnya manusia lebih cenderung berbuat dosa, namun Allah 
menghalangi, maka manusia tidak mampu melakukannya, hingga terhindar dari maksiat). 


Perkataan Imam As Syafi'i ra yang disampaikan Imam Al Baihagi tersebut sesuai dengan firman 
Allah Azza wa Jalla yang artinya, ”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, 
niscaya tidak ada seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama- 
lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakiNya , Allah menghalanginya dari perbuatan keji 
dan mungkar, menghalanginya dari perbuatan maksiat, menghalanginya dari kesalahan. Inilah 
penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap mereka yang mendapatkan magom disisiNya. Andaikan 
mereka membuat kesalahan pun maka Allah Azza wa Jalla menyegerakan teguranNya sehingga 
memberikan kesempatan untuk bertaubat tidak mengundurkan teguran menjadi balasan di akhirat 
kelak karena mengetahui kesalahan ketika di akhirat kelak adalah menunjukkan ketidak-dekatan 
dengan Allah Azza wa Jalla 


Berikut contoh pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang sholeh 


Imam asy-Syafi'i berkata: “Saya mengadu kepada Wagi' (guru beliau) buruknya hafalanku, maka 
dia menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah 
cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat'. 


Setelah Imam asy Syafi'i merunut (mencari tahu) kenapa beliau lupa hafalan Al-Guran (hafalan 
Al-Gur'innya terbata-bata), ternyata dikarenakan beliau tanpa sengaja melihat betis seorang 
wanita bukan muhrim yang tersingkap oleh angin dalam perjalanan beliau ke tempat gurunya. 


'Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari adh-Dhahak bin Muzahim, bahwasanya dia 
berkata,”Tidak seorangpun yang mempelajari Al-Gur'in kemudian dia lupa, melainkan karena 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6707 | 


dosa yang telah dikerjakannya. Karena Allah berfirman Subhanahu wa Ta'ala : 
BN aro KUA, 
("Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu 


sendiri" (AS Asy-Syora (421: 30)- . Sungguh, lupa terhadap Al-@ur an merupakan musibah yang 
paling besar " (. Fadha'ilul-@ur' an, karya Ibnu Katsir, hlm. 147) 


Itulah contoh mereka yang disayang oleh Allah ta'ala dan diberi kesempatan untuk menyadari 
kesalahan mereka ketika masih di dunia. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1142. Dzikir jahr setelah selesai menunaikan shalat fardlu 
berjama'ah 


Sunnah Nabi yang mulai tidak dilaksanakan oleh segelintir kaum muslim adalah mengeraskan 
suara “keling SAN 2 aa MENUNALAN 2 ta sean 


0.2... 9si 


a22... 
22... 


JL AA SE DIA LA ia Tema DG AANG Yah 


3 39 9 238.3 


La Ip Denata enam lm aah 


dn ah FAN P3 DE PASI Bap IG Jb sa Jalla JB Ja 06 KA 


» 4 2 9 aa 


J8 ai Kn 
tala B Ta la leh Ie Ip DS To ya pad Kia de Hah aa oi Mai Ie manadi 
HAN Ah Pp Se DN TA Ga LA YAA ln Kp pa wah Jia FS 
JG) Vegas Jia elo BI ALAN Ad IR Sa G3 LA pa MEI MP LA TS gg Gaga ya 


Tag aa dapa ja UE EN pat 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada 
kami ayahku telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Abu Zubair katanya, Seusai shalat 
setelah salam, Ibn Zubair sering memanjatkan do'a: LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHUU LAA 
SYARIIKA LAHU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAIIN GADIIR, 
LAA HAULA WALAA GUWWATA ILLAA BILLAAH, LAA-ILAAHA ILALLAAH WALAA NA'BUDU 
ILLAA IYYAAH, LAHUN NI'MATU WALAHUL FADHLU WALAHUTS TSANAA'UL HASAN, LAA- 
ILAAHA ILLALLAAH MUKHLISIHIINA LAHUD DIINA WALAU KARIHAL KAAFIRUUNA. (Tiada 
sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya selaga puji dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. 
Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya ketundukan, sekalipun orang-orang kafir tidak 
menyukai). 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu mengeraskan suara dengan kalimat ini setiap 
selesai shalat. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah 
menceritakan kepada kami 'Abdah bin Abu Sulaiman dari Hisyam bin 'Urwah dari Abu Zubair 
mantan budak mereka, bahwa Abdullah bin Zubair biasa bertahlil sehabis shalat dengan seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6708 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadis Ibnu Numair, dan di akhir beliau berkata: Kemudian Ibnu Zubair mengatakan: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengeraskan suaranya dengan kalimat ini sehabis shalat. Dan telah 
menceritakan kepadaku Ya'kub bin Ibrahim Ad Dauragi telah menceritakan kepada kami Ibn 
'Ulayyah telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Abu Usman telah menceritakan kepadaku 
Abu Zubair katanya: Aku mendengar Abdullah bin Zubair berkhutbah diatas mimbar ini seraya 
berkata: Apabila Rasululah shallallahu 'alaihi wasallam selesai salam yaitu sehabis shalat, atau 
beberapa shalat... lalu ia menyebutkan seperti hadis Hisyam bin 'Urwah. Dan telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Salamah Al Muradi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb 
dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Musa bin 'Ugbah, bahwa Abu Az Zubair Al Makki 
menceritakan bahwa ia mendengar Abdulah bin Zubair mengatakan: Yaitu Seusai shalat setelah 
mengucapkan salam, seperti hadis keduanya. Dan ia katakan di akhir haditsnya: Abu Zubair selalu 
membaca bacaan ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (HR Muslim 935) 


Oa yaa al Sp ame Ul Ol yag pia JB pap sal Urea JI BA Ae ik YE pai 17 dloual Ui 
Ja ple lei Io  aae Se 06 UK ya en Sai Cam SU yah aa) Head aa 
sin SI Wi, Naas SI plat sis AS ol 


Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashir berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan 
kepadaku 'Amru bahwa Abu Ma'bad mantan budak Ibnu 'Abbas, mengabarkan kepadanya bahwa 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya, bahwa mengeraskan suara dalam 
berdzikir setelah orang selesai menunaikah shalat fardlu terjadi di zaman Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ibnu 'Abbas mengatakan, Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari shalat itu 
karena aku mendengarnya. (HR Bukhari 796) 


Ada yang berpendapat bahwa dzikir dengan mengeraskan suara telah ditinggalkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena pada waktu itu Beliau melakukannya untuk tujuan 
pengajaran kepada makmum. Padahal yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah mengeraskan 
suara pada do'a iftitah atau pada sholat berjamaah ketika sholat dzuhur dan ashar. 


Ada yang berpendapat bahwa dizkir dengan mengeraskan surara telah dilarang oleh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam atas pemahaman mereka pada hadits diriwayatkan Abu Musa Al- 
Asy'ari yang terdapat dalam Shahihain yang menceritakan perjalanan para shahabat bersama 
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Abu Musa berkata : Jika kami menuruni lembah maka kami 
bertasbih dan jika kami mendaki tempat yang tinggi maka kami bertakbir. Dan kamipun 
mengeraskan suara-suara dzikir kami. Maka berkata Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang 
artinya : "Wahai sekalian manusia, berlaku baiklah kepada diri kalian sendiri. Sesungguhnya yang 
kalian seru itu tidaklah tuli dan tidak pula ghaib. Sesunguhnya kalian berdo'a kepada Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat, yang lebih dekat dengan kalian daripada leher tunggangan kalian 
sendiri" 


Larangan ini adalah larangan terhadap para Sahabat karena mereka memang terlampau 
mengeraskan suara ketika mendaki tempat yang tinggi. 


Ta le Io To IE RA an, AE gi 3 oa aa WES Sy Ob Ha 
Mes One Ma ya dngan Sa un Gea 


Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Ayyub dari Abu @alabah dari Anas radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6709 


wasallam melaksanakan shalat Zhuhur di Madinah empat raka'at dan shalat 'Ashar di Dzul 
Hulaifah dua raka'at. Dan aku mendengar mereka melakukan talbiyah dengan mengeraskan suara 
mereka pada keduanya (hajji dan 'umrah). (HR Bukhari 1447) 


Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada mengeraskan suara sambil 
menyenandungkannya 
ag AAN Ja mekar ale di apa DS JB din AI Un el alba yg ye Kadi LA meal 3 laa Hala 
WS ny anti 2) le P3 EL U Waka Oh Ga UAN UP Ika Ad akad 
WI jo nada Cal aa ai 5 Ul 3 SU. 
Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Abu Ishag dari Al Barra radliallahu 'anhu dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ikut 
mengangkuti tanah pada perang Khandag, hingga perutnya penuh debu -atau perutnya berdebu-, 
beliau bersabda: 'Ya Allah, seandainya bukan karena-Mu, maka kami tidak akan mendapatkan 
petunjuk, tidak akan bersedekah dan tidak akan melakukan shalat, maka turunkanlah ketenangan 
kepada kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila bertemu dengan musuh. Sesungguhnya 
orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada kami, apabila mereka menghendaki 
fitnah, maka kami menolaknya." Beliau menyenandungkan itu sambil mengeraskan 
suaranya." (HR Bukhari 3795) 


Jadi yang dilarang adalah suara yang benar-benar terlampau keras sehingga berdzikirnya tidak 
menghadirkan hati (Hudlurul Galbi). 
ai V3) BE Van AI Gn ye gp YP ja an ya al Wil para WA pan yng Ula 


22... 8, 


ba Bj) era BU Aa as) SA Men Da dang. 
Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Husyaim 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 


anhuma mengenai firman Allah: dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
janganlah pula merendahkannya..., (Al Israa: 110). 


Ibnu Abbas berkata: ayat ini turun ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sembunyi- 
sembunyi di Makkah. 


Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bila mengimami shalat para sahabatnya, beliau 
mengeraskannya saat membaca al Guran. Tatkala orang-orang musyrik mendengarkan hal itu, 
mereka mencela al Guran, mencela yang menurunkannya dan yang membawakannya. Maka 
Allah Azza Wa Jalla berfirman kepada NabiNya: ("Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu 
dalam shalatmu") maksudnya adalah dalam bacaanmu sehingga orang-orang musyrik 
mendengarnya dan mereka mencela al Gu'ran dan: Dan janganlah pula merendahkannya dari 
para sahabatmu sehingga mereka tidak dapat mendengarkan dan mengambil Al @u'ran darimu 
dan: Maka carilah jalan tengah di antara kedua itu. (HR Bukhari 4353) 


Selain itu larangan mengeraskan suara dalam berdoa adalah dalam makna majaz (kiasan). 
Seperti contohnya 


"Ya Rabb kabulkanlah doa kami, paling lambat esok hari" atau doa-doa yang pada hakikatnya 
"mengajarkan" Tuhan sesuai keinginan si pendoa atau bahkan "mendesak" Tuhan untuk mengikuti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6710 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keinginan si pendoa. Doa-doa seperti itu walaupun diucapkan lirih ataupun diucapkan dalam hati 
tetaplah termasuk keras dalam berdoa. 


Dzikir dengan suara dikeraskan tentulah dalam satu komando, kalau tidak tentu akan timbul 
kebisingan atau kegaduhan. Apalagi setiap orang berdzikir dengan suara dikeraskan dengan 
untaian dzikir sesuai keinginan masing-masing tentulah berakibat kebisingan atau kegaduhan. 


Sebaiknyalah makmum mengikuti bacaan dzikir yang dipimpin oleh imam dan ketika bagian doa 
cukup meng-amin-kan saja. 


Manfaat zikir berjama'ah adalah kerjasama dalam kebaikan. Salah satu yang hadir dapat 
"menghantarkan" dzikir sampai (wushul) kepada Allah ta'ala maka seluruh yang hadir akan 
mendapatkan manfaat termasuk mereka yang hadir sekedar duduk saja. 


Dalam sebuah hadits gudsi Abu Hurairah ra meriwayatkan, 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada 
kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Suhail dari 
bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
'Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi mempunyai beberapa malaikat yang terus 
berkeliling mencari majelis dzikir. Apabila mereka telah menemukan majelis dzikir tersebut, maka 
mereka terus duduk di situ dengan menyelimutkan sayap sesama mereka hingga memenuhi 
ruang antara mereka dan langit yang paling bawah. Apabila majelis dzikir itu telah usai, maka 
mereka juga berpisah dan naik ke langit." Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya: 
'Selanjutnya mereka ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzat Yang sebenarnya Maha Tahu 
tentang mereka: 'Kalian datang dari mana? ' Mereka menjawab, 'Kami datang dari sisi hamba- 
hamba-Mu di bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memohon kepada-Mu ya 
Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya: 'Apa yang mereka minta? ' Para malaikat 
menjawab, 'Mereka memohon surga-Mu ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi: 
'Apakah mereka pernah melihat surga-Ku? ' Para malaikat menjawab: 'Belum. Mereka belum 
pernah melihatnya ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata: 'Bagaimana seandainya mereka 
pernah melihat surga-Ku? ' Para malaikat berkata: 'Mereka juga memohon perlindungan kepada- 
Mu ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala balik bertanya: 'Dari apa mereka meminta perlindungan 
kepada-Ku? ' Para malaikat menjawab: "Mereka meminta perlindungan kepada-Mu dari neraka-Mu 
ya Allah.' Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya: 'Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? ' Para 
malaikat menjawab: 'Belum. Mereka belum pernah melihat neraka-Mu ya Allah.' Allah Subhanahu 
wa Ta'ala berkata: 'Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka-Ku? ' Para malaikat 
berkata: 'Ya Allah, sepertinya mereka juga memohon ampun (beristighfar) kepada-Mu? ' Maka 
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab: 'Ketahuilah hai para malaikat-Ku, sesungguhnya Aku telah 
mengampuni mereka, memberikan apa yang mereka minta, dan melindungi mereka dari neraka.' 
Para malaikat berkata: 'Ya Allah, di dalam majelis mereka itu ada seorang hamba yang berdosa 
dan kebetulan hanya lewat lalu duduk bersama mereka.' Maka Allah menjawab: 'Ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Aku akan mengampuni orang tersebut. Sesungguhnya mereka itu adalah suatu 
kaum yang teman duduknya tak bakalan celaka karena mereka. (HR Muslim 4854) 


Ironis, segelintir kaum muslim berpegang pada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama mereka seperti 
contohnya yang tercantum pada http://almanhaj.or.id/content/1501/slash/0 


Ulama mereka tersebut termasuk ulama yang mengaku-aku mengikuti Salafush sholeh namun 
tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh dan tidak juga bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang mengikuti Imam Mazhab yang empat. Kita tahu Imam Mazhab yang empat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6711 


bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 


Ulama besar Syria, Dr. Said Ramadhan Al-Buthy berdiskusi dengan ulama mereka tersebut dan 
kemudian kesimpulan diskusi dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Laa Mazhabiyah, 
Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira- 
kira makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan 
Syariat Islam. Ulasan tentang buku Beliau ada dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ 

Ulama mereka tersebut selain tidak mengikuti Inam Mazhab yang empat, juga meninggalkan apa 
yang telah dikerjakan atau dicontohkan oleh para Habib , keturunan cucu Rasulullah yang 
mendapatkan pengajaran agama dari orang tua-orang tua mereka yang tersambung kepada Imam 
Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 


Bahkan salah satu keturunan cucu Rasulullah mengatakan dalam tulisannya pada http:// 


majelisrasulullah.org/index.php? 


option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 bahwa beliau sebenarnya tak 
suka bicara mengenai ini (menyampaikannya), namun beliau memilih mengungkapnya ketimbang 


hancurnya ummat. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1146. Bagaikan padi semakin berisi semakin merunduk 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/13/pembentuk- 
akhlakul-karimah/ telah disampaikan bahwa amal yang dilakukan berlandaskan ilmu yang benar 


maka akan terwujud akhlakul karimah. Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu 
bagaikan padi semakin berisi semakin merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin 
tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Sesuailah dengan tujuan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membentuk manusia yang berakhlak baik. 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Kita kaum muslim beragama adalah merupakan bagian dari upaya meneladani akhlak manusia 
yang paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


Jadi kalau ada seseorang dikenal telah mendalami ilmu agama namun tidak berakhlak baik maka 
bisa dipastikan ilmu agama yang dipahaminya telah keliru, tidak disesuai dengan apa yang 
disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Boleh jadi mereka mengambil ilmu dari ulama yang tidak jelas sanad ilmu atau sanad gurunya 
sehingga tidak terjaga kemurnian ilmu karena telah bercampur dengan akal pikiran manusia yang 
didalamnya ada unsur hawa nafsu atau kepentingan. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6712 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”"Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Boleh jadi pula mereka adalah korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi yang memahami Al Guran dan As Sunnah dengan akal 
pikiran sendiri tanpa mempedulikan sanad ilmu atau sanad guru. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Salah satu penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana 
letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada 
ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/02/potongan- 
perkataan-ulama/ telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh potongan perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/03/terhasut-pengalihan-makna!/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pengalihan makna perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/05/menyalah-maknakan-hadits/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh penyalah makna dari hadits. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/08/terhasut-pembatasan-makna/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pembatasan makna dari firman Allah ta'ala 


” bh 


contohnya “sabilil mu'minin” , “jalan orang-orang mu'min” (AS An Nisaa' (4J : 115) terbatas hanya 
pada para Sahabat . 


Ditengarai kaum Zionis Yahudi dalam upaya mereka menyebarluaskan paham anti mazhab maka 
diciptakanlah istilah manhaj salaf atau mazhab salaf. 


Manhaj salaf berbeda dengan manhaj (jalan/cara) Salaf yang sholeh karena kita tahu bahwa ada 
pula salaf yang tidak sholeh. Imam Mazhab yang empatpun yang bertalaggi(mengaji) dengan 
Salaf yang sholeh tidak pernah menyampaikan adanya manhaj salaf maupun mazhab salaf. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para Salaf yang sholeh ataupun Imam Mazhab yang empat 
menyampaikan kata salaf tidak lebih dalam makna terdahulu atau pendahulu bukan 
menyampaikan adanya manhaj salaf atau mazhab salaf. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6713 


Kalau mereka memang ingin mengikuti penerapan, perbuatan, contoh nyata atau manhaj, jalan 
atau cara beribadah dari Salafush Sholeh maka mereka dapat mengikuti apa yang disampaikan 
oleh Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat melihat langsung penerapan, 
perbuatan, contoh nyata atau manhaj, jalan atau cara beribadah dari Salafush Sholeh. 


Sedangkan mazhab salaf itu jelas tidak ada karena penamaan mazhab dinisbatkan kepada nama 
perorangan yang melakukan ijtihad dan istinbat. Jadi tidak ada nama imam mazhab atau imam 
mujtahid mutlak yang bernama salaf bin fulan. 


Ulama besar Syria, Dr. Said Ramadhan Al-Buthi dengan adanya gerakan paham anti mazhab 
menuliskan buku berjudul “Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al- 
Islamiyah”. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira makna judul itu adalah : “Paham Anti 
Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan Syariat Islam”. Sekilas ulasan buku tersebut 


dalam tulisan pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/13/2011/01/18/paham-anti- 
mazhab/ 


Berikut cuplikan dialog antara Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi bersama Ulama 


Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang tokoh Wahhabi dari Yordania, sebelum syaikh al Buthi 
menuliskan buku tersebut di atas 


Syaikh al-Buthi bertanya: “Bagaimana cara Anda memahami hukum-hukum Allah, apakah Anda 
mengambilnya secara langsung dari al-@uran dan Sunnah, atau melalui hasil ijtihad para imam- 
imam mujtahid?” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta 
dalil-dalil mereka lalu aku ambil yang paling dekat terhadap al-Guran dan Sunnah.” 


Syaikh al-Buthi bertanya: “Seandainya Anda punya uang 5000 Lira. Uang itu Anda simpan selama 
enam bulan. Kemudian uang itu Anda belikan barang untuk diperdagangkan, maka sejak kapan 
barang itu Anda keluarkan zakatnya. Apakah setelah enam bulan berikutnya, atau menunggu 
setahun lagi?” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Maksud pertanyaannya, kamu menetapkan bahwa harta dagang itu 
ada zakatnya?” 


Syaikh al-Buthi berkata: “Saya hanya bertanya. Yang saya inginkan, Anda menjawab dengan cara 
Anda sendiri. Di sini kami sediakan kitab-kitab tafsir, hadits dan figih, silahkan Anda telaah.” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Hai saudaraku, ini masalah agama. Bukan persoalan mudah yang 
bisa dijawab dengan seenaknya. Kami masih perlu mengkaji dan meneliti. Kami datang ke sini 
untuk membahas masalah lain”. 


Mendengar jawaban tersebut, Syaikh al-Buthi beralih pada pertanyaan lain: “Baik kalau memang 
begitu. Sekarang saya bertanya, apakah setiap Muslim harus atau wajib membandingkan dan 
meneliti dalil-dalil para imam mujtahid, kemudian mengambil pendapat yang paling sesuai dengan 
al-@uran dan Sunnah?” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Ya.” 


Syaikh al-Buthi bertanya: “Maksud jawaban Anda, semua orang memiliki kemampuan berijtihad 
seperti yang dimiliki oleh para imam madzhab? Bahkan kemampuan semua orang lebih sempurna 
dan melebihi kemampuan ijtihad para imam madzhab. Karena secara logika, seseorang yang 
mampu menghakimi pendapat-pendapat para imam madzhab dengan barometer al-@uran dan 
Sunnah, jelas ia lebih alim dari mereka.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6714 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama Al-Albani menjawab: “Sebenarnya manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu mugallid (orang 
yang taklid), muttabi' (orang yang mengikuti) dan mujtahid. Orang yang mampu membandingkan 
madzhab-madzhab yang ada dan memilih yang lebih dekat pada al-@uran adalah muttabi'. Jadi 
muttabi' itu derajat tengah, antara taklid dan ijtihad.” 


Syaikh al-Buthi bertanya: “Apa kewajiban mugallid?” 
Ulama al-Albani menjawab: “Ia wajib mengikuti para mujtahid yang bisa diikutinya.” 


Syaikh al-Buthi bertanya: “Apakah ia berdosa kalau seumpama mengikuti seorang mujtahid saja 
dan tidak pernah berpindah ke mujtahid lain?” 


Ulama al-Albani menjawab: “Ya, ia berdosa dan haram hukumnya.” 
Syaikh al-Buthi bertanya: “Apa dalil yang mengharamkannya?” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Dalilnya, ia mewajibkan pada dirinya, sesuatu yang tidak diwajibkan 
Allah padanya.” 


Syaikh al-Buthi bertanya: “Dalam membaca al-Guran, Anda mengikuti gira'ah-nya siapa di antara 
gira'ah yang tujuh?” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Gira'ah Hafsh.” 


Syaikh Al-Buthi bertanya: “Apakah Anda hanya mengikuti gira'ah Hafsh saja? Atau setiap hari, 
Anda mengikuti gira'ah yang berbeda-beda?” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Tidak. Saya hanya mengikuti gira'ah Hafsh saja.” 


Syaikh al-Buthi bertanya: “Mengapa Anda hanya mengikuti gira'ah Hafsh saja, padahal Allah 
subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan Anda mengikuti gira'ah Hafsh. Kewajiban Anda justru 
membaca al-@uran sesuai riwayat yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam secara 
mutawatir.” 


Ulama Al-Albani menjawab: “Saya tidak sempat mempelajari gira'ah-gira'ah yang lain. Saya 
kesulitan membaca al-Guran dengan selain gira'ah Hafsh.” 


Syaikh al-Buthi berkata: “Orang yang mempelajari figih madzhab al-Syafi'i, juga tidak sempat 
mempelajari madzhab-madzhab yang lain. Ia juga tidak mudah memahami hukum-hukum 
agamanya kecuali mempelajari figihnya Imam al-Syafi'i. Apabila Anda mengharuskannya 
mengetahui semua ijtihad para imam, maka Anda sendiri harus pula mempelajari semua gira'ah, 
sehingga Anda membaca al-Guran dengan semua gira'ah itu. Kalau Anda beralasan tidak mampu 
melakukannya, maka Anda harus menerima alasan ketidakmampuan mugallid dalam masalah ini. 


Bagaimanapun, kami sekarang bertanya kepada Anda, dari mana Anda berpendapat bahwa 
seorang mugallid harus berpindah-pindah dari satu madzhab ke madzhab lain, padahal Allah tidak 
mewajibkannya. Maksudnya sebagaimana ia tidak wajib menetap pada satu madzhab saja, ia juga 
tidak wajib berpindah-pindah terus dari satu madzhab ke madzhab lain?” 


Al-Albani menjawab: “Sebenarnya yang diharamkan bagi mugallid itu menetapi satu madzhab 
dengan keyakinan bahwa Allah memerintahkan demikian.” 


Syaikh al-Buthi berkata: “Jawaban Anda ini persoalan lain. Dan memang benar demikian. Akan 
tetapi, pertanyaan saya, apakah seorang mugallid itu berdosa jika menetapi satu mujtahid saja, 
padahal ia tahu bahwa Allah tidak mewajibkan demikian?” 


Al-Albani menjawab: “Tidak berdosa.” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6715 ) 


Syaikh al-Buthi berkata: “Tetapi isi buku yang Anda ajarkan, berbeda dengan yang Anda katakan. 
Dalam buku tersebut disebutkan, menetapi satu madzhab saja itu hukumnya haram. Bahkan 
dalam bagian lain buku tersebut, orang yang menetapi satu madzhab saja itu dihukumi kafir.” 


Menghadapi pertanyaan tersebut, ulama al-Albani terdiam. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1147. Perang Pemahaman 


Ditengarai kaum Zionis Yahudi melancarkan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) 
diutamakan pada daerah wilayah dinasti kerajaan Arab Saudi. Tampaknya upaya kaum Zionis 
Yahudi membuahkan hasil dan selanjutnya kesalahpahaman-kesalahpahaman disebarluaskan 
melalui program beasiswa dan program kerjasama lainnya. Salah satu penghasutnya adalah 
perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab 
sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki dimana letak kekuatan umat Islam dan 
berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan dengan mazhab 
(bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. Laurens mengupah ulama-ulama 
yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku yang menyerang tharikat dan 
mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh pihak 
orientalis. 


Ditengarai kaum Zionis Yahudi dalam upaya mereka menyebarluaskan paham anti mazhab maka 
diciptakanlah istilah manhaj salaf atau mazhab salaf. Manhaj salaf berbeda dengan manhaj (jalan/ 
cara) Salaf yang sholeh karena kita tahu bahwa ada pula salaf yang tidak sholeh. Imam Mazhab 
yang empatpun yang bertalaggi(mengaji) dengan Salaf yang sholeh tidak pernah menyampaikan 
adanya manhaj salaf maupun mazhab salaf. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para Salaf 
yang sholeh ataupun Imam Mazhab yang empat menyampaikan kata salaf tidak lebih dalam 
makna terdahulu atau pendahulu bukan menyampaikan adanya manhaj salaf atau mazhab salaf. 
Kalau mereka memang ingin mengikuti penerapan, perbuatan, contoh nyata atau manhaj, jalan 
atau cara beribadah dari Salafush Sholeh maka mereka dapat mengikuti apa yang disampaikan 
oleh Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat melihat langsung penerapan, 
perbuatan, contoh nyata atau manhaj, jalan atau cara beribadah dari Salafush Sholeh. Sedangkan 
mazhab salaf itu jelas tidak ada karena penamaan mazhab dinisbatkan kepada nama perorangan 
yang melakukan ijtihad dan istinbat. Jadi tidak ada nama imam mazhab atau imam mujtahid 
mutlak yang bernama salaf bin fulan. Imam an-Nawawi di dalam kitab al-Majmu' Syarh al- 
Muhazzab pada bab Adab Berfatwa, Mufti dan Orang Yang Bertanya Fatwa. berpendapat : “Tidak 
boleh bagi si awam untuk bermazhab kepada salah seorang dari para sahabat r.a atau bermazhab 
kepada generasi awal, walaupun mereka lebih alim dan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan 
ulama' sesudah mereka. Kerena mereka tidak meluangkan waktu sepenuhnya untuk merumuskan 
prinsip-prinsip asas dan furu'nya. 


Maka tidak ada seorang pun dari generasi sahabat yang memiliki mazhab yang telah dianalisis, 
Tapi para ulama' yang datang sesudah merekalah yang melakukan usaha merumuskan hukum- 
hukum serta menerangkan prinsip-prinsip asas dan furu', seperti Imam Malik dan Imam Abu 
Hanifah dan lain-lain.” “Bahkan Imam Syafi'ie adalah imam berikutnya yang telah menganalisis 
mazhab-mazhab pendahulunya seperti mereka melihat mazhab-mazhab para ulama' sebelumnya. 
Beliau menguji, mengkritik dan memilih mana yang paling rajih (kuat), dan beliau mendapat hasil 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6716 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari usaha ulama' sebelumnya dan telah meluangkan waktu untuk memilih dan mentarjih serta 
menyempurnakannya. Dan dengan alasan inilah beliau mendapat kedudukan yang lebih kuat dan 
rajih, bahkan tidak ada sesudah beliau, ulama yang mencapai kedudukan ini. Maka dengan alasan 
ini pula, mazhab beliau adalah mazhab yang paling utama untuk diikuti dan bertaglid dengannya”. 


Ulama besar Syria, Dr. Said Ramadhan Al-Buthi dengan adanya gerakan paham anti mazhab 
menuliskan buku berjudul “Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al- 
Islamiyah”. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira makna judul itu adalah : “Paham Anti 
Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan Syariat Islam”. Sekilas ulasan buku tersebut 
dalam tulisan pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/13/2011/01/18/paham-anti- 
mazhab/ Sedangkan wawancara syaikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi dengan ulama 
mereka yang dapat "menghakimi" Imam Mazhab yang empat dapat diketahui dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/14/semakin-merunduk/ Pada kesempatan lain Syaikh 
Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menerangkan dengan panjang lebar tentang adanya ajaran 
baru yang dinamakan “as-Salafiyyah”. Beliau menyatakan bahwa GENERASI SALAF sangat 
berbeda dibandingkan dengan MAZHAB AS-SALAFIYYAH yang digembar-gemborkan oleh 
pengamal Wahabi di Makkah. Beliau berkata, bahwa istilah yang digunakan oleh para ulama' 
untuk menamakan kedudukan para ulama' yang benar adalah ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah. 
Istilah ini telah disepakati oleh para ulama' generasi Salaf untuk menamakan golongan yang 
benar. Tatkala istilah as-Salafiyyah yang digunakan oleh golongan Wahhabi untuk melambangkan 
golongan yang benar (menurut sangkaan merekaj adalah satu bid'ah yang tercela. Bahkan beliau 
menulis sebuah kitab yang berjudul : 


(ada Y 2S Jl Aaj Alma 1 Rail ) 


“As-Salafiyyah adalah Satu Gemerasi Yang Diberkahi dan bukanlah Sebuah Mazhab Islam.” Kitab 
ini berisi tentang penjelasan dan kritikan yang ilmiah dari beliau terhadap ajaran Wahhabi. Beliau 
berkomentar : “Apabila ada seorang Muslim yang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah 
pengikut mazhab Salafiyyah, maka tanpa ragu-ragu lagi bahwa dia adalah seorang ahli bid'ah. 
Sebab jika istilah Salafiyyah itu disamakan dengan “Ahli Sunnah wal Jamaah”, maka sungguh dia 
telah menciptakan nama yang berbeda dengan nama yang telah disepakati oleh generasi Salaf. 
Bahkan nama serta istilah Salafiyah ini telah cukup menimbulkan perpecahan di kalangan umat 
Islam sendiri”. “Dan jika istilah Salafiyyah ini memiliki maksud yang berbeda dengan Ahli Sunnah 
wal Jama'ah, maka mereka telah membuat istilah Salafiyyah baru dengan isi ajarannya yang 
bathil. Dan telah terbuktilah bahwa golongan Salafi Wahhabi ini telah menggunakan istilah 
Salafiyyah untuk memisahkan diri dari jemaah mayoritas Umat Islam yang bersatu dalam 
menggunakan istilah “Ahli Sunnah dan Jama'ah” yang benar”. Semoga kita semua dipelihara oleh 
Allah SWT dari tipu muslihat orang-orang kafir, khususnya kaum Zionis Yahudi di dalam memecah 
belah persatuan umat Islam. Amiiin 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1158. Dari bani Tamim lahir pula kaum khawarij 


Sebenarnya, bani Tamim yang merupakan keturunan Nabi Ismail a.s adalah kabilah yang dicintai 
oleh Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dan para Sahabat. Telah menceritakan kepadaku 
Zuhair bin Harb Telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al @a'ga' dari Abu Zur'ah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6717 ) 


dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: Saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim, 
karena tiga hal yang pernah saya mendengar dari Rasulullah tentang mereka: Pertama, saya 
pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Mereka (Bani Tamim) adalah 
umatku yang paling gigih melawan Dajjal." Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani 
Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda: 'Hai Aisyah, bebaskanlah ia! Karena ia 
adalah keturunan Ismail." Ketiga, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda ketika 
ada zakat dari Bani Tamim: "Ini adalah zakat kaum kami." (HR Bukhari 4018) 


Namun dalam perjalanannya dari bani Tamim lahir pula mereka yang keluar (kharaja) dari jama'ah 
kaum muslim atau disebut kaum khawarij. Kaum khawarij keluar dari mayoritas kaum muslim 
karena menganggap mayoritas kaum muslim telah keluar dari jalan kebenaran. Dengan dasar 
anggapan ini pula mereka tidak segan-segan membunuh kaum muslim yang bukan golongan 
mereka. Siapa pun yang bukan golongan mereka, mereka anggap telah kafir. Bahkan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam telah dituduh oleh kaum khawarij sebagai telah keluar dari jalan 
kebenaran. Salah satunya adalah Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi. 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu "anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al @uran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (Karena sangat cepatnya anak 
panah yang dilesakkan), maka ketika ditelitilah ujung panahnya maka tidak ditemukan suatu bekas 
apapun, lalu ditelitilah batang panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun lalu, ditelitilah bulu 
anak panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun, rupanya anak panah itu sedemikian dini 
menembus kotoran dan darah. Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit hitam yang salah satu dari 
dua lengan atasnya bagaikan payudara wanita atau bagaikan potongan daging yang bergerak- 
gerak. Mereka akan muncul pada zaman timbulnya firgah/golongan. Abu Sa'id berkata, Aku 
bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku 
bersaksi bahwa 'Ali bin Abu Thalib telah memerangi mereka dan aku bersamanya saat itu lalu dia 
memerintahkan untuk mencari seseorang yang bersembunyi lalu orang itu didapatkan dan 
dihadirkan hingga aku dapat melihatnya persis seperti yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. (HR Bukhari 3341) 


Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash dari Sa'id bin Masrug dari Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, 
Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Yaman, dia pernah mengirimkan emas yang masih kotor 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu emas itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kepada empat kelompok. Yaitu kepada Agra bin Habis Al Hanzhali, 
Uyainah bin Badar Al Fazari, Alyamah bin Ulatsah Al Amiri, termasuk Bani Kilab dan Zaid Al Khair 
Ath Thay dan salah satu Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata: Orang-orang Guraisy marah dengan 
adanya pembagian itu. kata mereka, Kenapa pemimpin-pemimpin Najed yang diberi pembagian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6718 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


oleh Rasulullah, dan kita tidak dibaginya? maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun 
menjawab: Sesungguhnya aku lakukan yang demikian itu, untuk membujuk hati mereka. 
Sementara itu, datanglah laki-laki berjenggot tebal, pelipis menonjol, mata cekung, dahi menjorok 
dan kepalanya digundul. Ia berkata, Wahai Muhammad! Takutlah Anda kepada Allah! Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Siapa pulakah lagi yang akan mentaati Allah, jika aku 
sendiri telah mendurhakai-Nya? Allah memberikan ketenangan bagiku atas semua penduduk 
bumi, maka apakah kamu tidak mau memberikan ketenangan bagiku? Abu Sa'id berkata: Setelah 
orang itu berlaku, maka seorang sahabat (Khalid bin Al Walid) meminta izin kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk membunuh orang itu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad. (HR Muslim 1762) 


Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Abdurrazzag 
bin Hammam telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah menceritakan 
kepada kami Salamah bin Kuhail telah menceritakan kepada kami Zaid bin Harb Al Juhani 
bahwasanya: Ia pernah bergabung di dalam suatu pasukan bersama Ali radliallahu "anhu yang 
tengah berjalan menuju kaum Khawarij. Kemudian berkatalah Ali radliallahu "anhu: Sungguh, aku 
telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Akan muncul suatu kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al Guran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Sekiranya pasukan yang memerangi 
mereka tahu pahala yang telah ditetapkan bagi mereka atas lisan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, niscaya mereka akan berhenti beramal. Ciri-cirinya adalah bahwa di antara mereka ada 
seorang laki-laki yang memiliki lengan tak berhasta dan di atasnya terdapat biji seperti putting 
susu dan juga berbulu-bulu putih. Pergilah kalian ke Mu'awiyah dan penduduk Syam dan kalian 
meninggalkan mereka. Sebab, mereka akan mendatangi keluarga dan harta-harta kalian 
(membunuh keluarga kalian dan menjarah harta kekayaan kalian) . Demi Allah, aku benar-benar 
mengharap bahwa mereka itulah kaum yang dimaksud Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
karena mereka telah menumpahkan darah yang haram dan mengelabui manusia. Maka, 
berangkatlah kalian atas nama Allah. Salamah bin Kuhail berkata: Maka Zaid bin Wahb terus 
mengkisahkannya padaku peristiwa demi peristiwa hingga ia berkata: Kami melewati suatu 
jembatan. Sedangkan saat itu kaum Khawarij dipinpin oleh Abdullah bin Wahb, maka ketika kami 
berjumpa, ia pun berkata kepada mereka, Lemparlah tombak dan hunuslah pedang-pedang kalian 
dari sarungnya, karena saya khawatir mereka akan mencari-cari kalian sebagaimana yang terjadi 
pada Hari Harura. Akhirnya mereka pun kembali dengan melemparkan tombak dan 
menguhunuskan pedang-pedang mereka. Dan orang-orang pun merintangi mereka juga dengan 
tombak sehingga terbunuhlah sebagian mereka atas sebagian yang lain, namun tidak ada yang 
terbunuh kecuali dua orang. Ali bin Abu Thalib berkata, Carilah seorang yang pendek dari mereka. 
Lalu mereka mencarinya, namun tidak mereka temukan. Maka Ali radliallahu 'anhu berusaha 
mencari sendiri hingga ia mendapati orang-orang yang sebagiannya telah terbunuh atas sebagian 
yang lain. Ali berkata, Akhirkanlah mereka. Akhirnya Al Mukhdaj (seorang yang laki-laki pendek) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6719 


itu pun mereka temukan dibalik tumpukan tanah. Sahabat Ali bertakbir kemudian berkata, Maha 
Benar Allah, dan Rasul-Nya pun telah menyampaikan. Kemudian Ubaid As Salmani mendekat 
kepadanya dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, demi Allah Yang Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Dia, apakah Anda benar-benar mendengar hadits itu dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam? Ali menjawab, Ya, Demi Dzat Yang Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain 
Dia. Ubaid As Salmani sampai memintanya bersumpah hingga empat kali. (HR Muslim 1773) 


Dari ketiga hadits di atas dapat diketahui ada kaum dari Bani Tamim, pemimpin-pemimpin dari 
Najd dikenal sebagai kaum yang dapat membunuh kaum muslim yang tidak sepemahaman 
dengan mereka dan juga dikenal sebagai kaum yang haus dengan harta sehingga Rasulullah 
melembutkan hati mereka dengan memberikan bagian dari harta rampasan perang. Begitu juga 
dengan hadits berikut dijelaskan mereka kaum yang haus dengan harta. 


Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu 
Shakhrah dari Shafwan bin Muhriz Al Mazini dari "Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma dia 
berkata: Sekelompok orang dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau bersabda: "Terimahlah kabar gembira wahai Bani Tamim." Mereka 
menjawab: 'Anda telah memberikan kabar gembira kepada kami, oleh karena itu berikanlah 
sesuatu (harta) kepada kami.' Maka muka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berubah, tidak 
lama kemudian serombongan dari penduduk Yaman datang kepada beliau, maka beliau bersabda: 
Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya! Mereka berkata: Ya 
Rasulallah, kami telah menerimanya. (HR Bukhari 4017) 


Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah bercerita kepada kami bapakku 
telah bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami Jami bin Syaddad dari 
Shafwan bin Muhriz bahwa dia bercerita kepadanya dari 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma 
berkata, Aku datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan untaku aku ikat di depan pintu. 
Kemudian datang rombongan dari Bani Tamim maka Beliau berkata: Terimalah kabar gembira 
wahai Bani Tamim. Mereka berkata::, Tuan telah memberikan kabar gembira kepada kami maka 
itu berilah kami (sesuatu harta) . Mereka mengatakannya dua kali. Kemudian datang orang-orang 
dari penduduk Yaman menemui Beliau, lalu Beliau berkata: Terimalah kabar gembira, wahai 
penduduk Yaman, jika Bani Tamim tidak mau menerimanya. Mereka berkata: Kami siap 
menerimanya, wahai Rasulullah. Mereka berkata: Kami datang kepada Tuan untuk menanyakan 
urusan ini (penciptaan makhlug) . Maka Beliau berkata, Dialah Allah yang tidak ada sesuatu selain 
Dia sedangkan 'arsy-Nya di atas air, lalu Dia menulis di didalam adz-Dzikir (Kitab) segala sesuatu 
(yang akan terjadi) lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba datang seorang penyeru 
seraya berkata, Untamu hilang, wahai putra Al Hushain. Maka aku segera bergegas mencarinya 
ternyata unta itu dikacaukan oleh fatamorgana. Demi Allah, sungguh aku sangat ingin untuk 
membiarkanya (demi menuntaskan mendengar apa yang Beliau sampaikan). Dan 'Isa 
meriwayatkan dari Ragabah dari Gais bin Muslim dari Tharig bin Syihab berkata aku mendengar 
'Umar radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan kami pada 
suatu tempat lalu Beliau mengabarkan tentang awal penciptaan makhlug hingga sampai pada 
ketetapan penduduk surga masuk ke tempat tinggal abadi mereka dan penduduk neraka juga 
masuk ke tempat tinggal abadi mereka, (dan tidak ada kejadian yang akan terjadi hingga hari 
giyamat melainkan Beliau mengabarkannya), maka (diantara kami) ada yang tetap menjaganya, 
siapa yang masih mengingatnya tentu ingat dan siapa yang lupa tentu melupakannya. (HR 
Bukhari 2953) 


Kaum khawarij dikenal pula sebagai kaum yang rajin melakukan ibadah namun mereka melakukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6720 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


secara dzahir semata. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah 
tidak melihat kepada rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


Dan telah menceritakan kepadaku Abu Rabi" Az Zahrani telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Zubair bin Khirrit dari Abdullah bin Syagig katanya: Suatu hari Ibnu Abbas pernah 
berpidato di hadapan kami, yaitu setelah ashar hingga matahari terbenam dan bintang-bintang 
mulai bermunculan, maka orang-orang berseru: Shalat, shalat! Tidak lama kemudian seorang laki- 
laki bani Tamim, seorang yang tak pernah loyo dan juga tak pernah malas datang: Shalat, shalat. 
Ibnu Abbas berkata, Apakah engkau hendak mengajariku sunnah, celaka kamu! Selanjutnya dia 
berkata, Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjamak antara Zhuhur dan 
Ashar, Maghrib dan Isya'. Abdullah bin Syagig berkata: Maka dalam hatiku ada sesuatu yang 
mengganjal, sehingga aku menemui Abu Hurairah dan kutanyakan masalah ini kepadanya, 
ternyata ia membenarkan ucapan Ibnu Abbas (HR Muslim 1154) 


Khalid ibn al-Walid bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Wahai Rasulullah, 
orang ini memiliki semua bekas Jatsar) dari ibadah-ibadah sunnahnya: matanya merah karena 
banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas airmata yang selalu 
mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam (tahajjud) dan janggut mereka 
pun lebat...” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul inkuntum 
tuhib'bunallah fattabi'uni — “Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah?” Nabi shallallahu alaihi wasallam 
menjawab, Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang 
miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu dan 
Jadilah pelindung bagi mereka.” 


Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan walaupun tinggi ilmu agama mereka , walaupun 
tampak dari luar mereka rajin menjalankan ibadah namun mereka tidak mendapatkan hidayah 
maka mereka pada hakikatnya telah menjauh dari Allah Azza wa Jalla. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Tanda-tanda muslim yang dekat dengan Allah atau muslim yang mentaati Allah dan RasulNya 
adalah minimal mencapai muslim yang sholeh, muslim berakhlakul karimah dan berkumpul 
dengan seluruh hamba Allah yang meraih magom disisiNya 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (4: 69 ) 

Semakin dekat kita kepada Allah sehingga menjadi kekasihNya (Wali Allah). Magom Shiddigin 
atau kedekatan dengan — Allah diuraikan — dalam tulisan pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/09/2011/09/28/magom-wali-allah/ 


Sedangkan mereka yang mencela bahkan membunuh kaum muslim sebagaimana yang diuraikan 
di atas jelas tidak termasuk muslim yang sholeh. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran” (HR Muslim 97). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6721 ) 


Begitupula dengan Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat 
dan shaum, baik yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu 
namun dia dengan pemahaman agama yang keluar dari pemahaman mayoritas kaum muslim, 
berdasarkan pemahamannya dia membunuh orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya yakni Imam 
Sayyidina Ali ra 


Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan ciri dan sifat kaum khawarij adalah 


Te 


Pengikut mereka kebanyakan adalah kaum muda yang berpikiran sempit, jumud, dan kurang 
cerdas. Pemahaman mereka sangat dangkal terhadap Al-@uran dan As Sunnah. Di dalam 
sebuah riwayat, ketika Imam Sayyidina Ali ra meminta Ibnu Abbas ra berunding dengan kaum 
Khawarij, beliau menyuruh Ibnu Abbas ra untuk tidak berargumen dengan al-Guran, karena 
pemahaman mereka yang sangat dangkal dan mentah. Imam Sayyidina Ali ra menyarankan 
agar Ibnu Abbas menggunakan argumen dengan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, karena mereka memang tidak mengetahui semuanya. 


. Bacaan Al @uran mereka bagus, tetapi pemahaman mereka terhadap Al Gur'an sangatlah 


dangkal. Mereka memahami Al @ur'an dengan apa yang tersurat , apa yang tertulis atau 
makna dzahir. 


. Mereka mengutamakan ibadah-ibadah ritual (mahdhah) tapi melupakan ibadah-ibadah sosial 


(muamalah). Itu sebabnya mereka cenderung berprasangka buruk terhadap kaum Muslim. 
Bahkan di dalam sejarah mereka menghalalkan darah Imam Sayyidina Ali ra berdasarkan 
prasangka buruk mereka. Mereka berprasangka buruk bahwa kaum muslim selain mereka 
tidak menjalankan apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla berlandaskan pemahaman mereka 
secara dzahir terhadap firman Allah ta'ala yang artinya, "Barangsiapa yang tidak memutuskan 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (AS Al 
Maidah (51:44). Oleh karena kaum muslim yang tidak menjalankan apa yang diturunkan Allah 
Azza wa Jalla telah dianggap murtad dan wajib untuk di bunuh. 


. Mereka sangat mudah mengkafirkan orang yang bukan golongan mereka, bersikap keras 


terhadap kaum Muslim namun "membiarkan" penyembah berhala, bahkan dari keterangan di 
atas, terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun, Dzul Khuwaishirah at Tamimi al 
Najdi bersikap kasar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "akan muncul firgah/ 
sekte/kaum yang membaca Al-Guran, tetapi bacaan mereka tidak sampai tenggorokkan 
mereka. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. (HR 
Bukhari 3095). 


. Dengan senang hati mereka membunuhi kaum Muslim tanpa merasa bersalah, bahkan merasa 


mendapat pahala atas tindakan-tindakan keji mereka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
melukiskan perbuatan keji mereka sebagai "Shalat mereka tidak sampai melewati batas 
tenggorokan (HR Muslim 1773) maknanya sholat mereka tidak mencegah perbuatan keji dan 
mungkar. Selengkapnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "akan muncul suatu 
firgah/sekte/kaum dari umatku yang pandai membaca Al Gur'an. Dimana, bacaan kalian tidak 
ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada 
shalat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca AI 
Guran dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun 
ternyata Al @ur'an itu adalah (bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati 
batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari 
busurnya" (HR Muslim 1773) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6722 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari apa yang telah dicirikan dan disifatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa 
akan muncul firgah/sekte/kaum pemahaman mereka keluar (kharaja) dari jama'ah kaum muslim 
atau disebut kaum khawarij dan mereka keturunan bani Tamim berasal dari Najd maka ada 
kesesuaian dengan Muhammad bin Abdul Wahhab at Tamimi al Najdi pendiri sekte/firgah Salafi 
Wahabi atau disingkat sekte/firgah Wahabi. Wallahu a'lam. 


Berdasarkan pemahaman mereka , mereka pun ditengarai telah membunuh kaum muslim yang 
berbeda pemahamannya sehingga ada yang menyebutnya sebagai “sekte berdarah” 
sebagaimana yang terlukiskan dalam tulisan pada http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog- 


syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html atau pada www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Marilah kita simak apa yang disampaikan oleh para ulama yang hidupnya semasa dengan 
Muhammad bin Abdul Wahhab at Tamimi al Najdi. Dari kalangan ulama madzhab Hanbali, al- 
Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah 
'ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri sekte 
bla Ban ds 


Le 0 aa Hii Das pn dala Kikan wp yaa Y He Jalan 
2 ya Ja O Ne en an 


Pan A2 Tr and 


Ne 
SEN AJE ap AI Jen Palma AE de ak Aj ale 953 ll AU 5) OS ah MeUNI nella Sep 

9 Ha . 3 ig ii g e 7 Oo 23 o Aan dsb an, WP SG Tata 
(YVO AAA Ela de Aa ea Cam AA pal) Lal Joni pile oya pi OI NI d yudi. 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi. Demikian pula putra beliau, Syaikh 
Sulaiman (kakak Muhammad bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan 
membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat al-Guran dan hadits-hadits 
Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl 
al-Khithab fi al-Radd “ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh 
Sulaiman dari keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar 
yang mengerikan terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang 
menentangnya, dan membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, 
maka ia akan mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam 
hari karena pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang 
menyelisihinya.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Dari kalangan ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6723 


sebutan Ibn Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: 
MN Ayah mk aah SN Gan gb On 5 dad sa dai ag 
Pe AI P3 alis sol D palem Di akal « adi Kakan Dls ls, AA dee, 
AL AL ba Pi GA Ba At Set 5 Ta AB ala 
(IYA Coli 3) Radio Cepat cal) —al dpl. 


“Keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. 
Sebagaimana terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan 
berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi 
mereka meyakini bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan 
keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan 
membunuh Ahlussunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, 
merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, 
Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Dari kalangan ulama madzhab al-Maliki, al-lImam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama 
terkemuka abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah 'ala 
Tafsir al-Jalalain sebagai berikut: 


BN AAA ya LS AA oral aa ip Doko Kei, SAS Jae Op pa cad CA HH AN oa 
mi de Gali Hail) D3 ra el) Yap Je ali Da BJ Hd IU Mai nb SP mah AL 
VITA cod EA). 


“Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang mendistorsi penafsiran al- 
@uran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta benda kaum 
Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, yaitu kelompok di negeri 
Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka bahwa mereka akan 
memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi 
'ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1159. Keyakinan yang dipengaruhi oleh paganisme 


Sebenarnya, keyakinan bahwa Tuhan bertempat terimbas oleh cerita-cerita tradisional bahwa 
'alam Tuhan' itu berada di langit, seiring dengan "alam dewa-dewa' keyakinan non muslim. Alam 
dewa dan alam Tuhan selalu dikaitkan dengan alam tinggi, yang dipersepsi berada di langit, dalam 
arti ruang yang sesungguhnya. Sehingga, kita sering mendengar cerita-cerita tentang 'turunnya' 
para dewa-dewi, bidadari, atau bahkan “Tuhan' sendiri dari langit nun jauh di sana menuju ke 
Bumi. 


Sebenarnya, konsep seperti ini bukan konsep Islam. Melainkan konsep keyakinan pagan yang 
justru diluruskan oleh datangnya Islam yang dibawa oleh para Nabi dan keluarga nabi Ibrahim 
alaihi salam — termasuk keturunan terakhirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 


Keyakinan pagan adalah keyakinan yang menyembah dewa-dewi dan unsur-unsur alam. Di 
antaranya adalah keyakinan penyembah Matahari, Bintang, Bulan, penyembah api, penyembah 
pepohonan, gunung-gunung, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, doktrin-doktrin keyakinan kuno 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6724 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini meresap dalam pemahaman segelintir umat Islam dalam konsep keimanannya. Termasuk 
keimanan kepada Allah ta'ala 


Ada di antara kita, yang menganggap Allah ta'ala adalah Tuhan yang bertempat di dalam Surga 
atau di alam akhirat atau di langit yang ke tujuh, di Sidratul Muntaha, atau berada di alam tinggi, di 
atas awan sana. Sebuah negeri dongeng jaman dahulu kala, yang tidak akan pernah anda temui 
ketika anda naik pesawat ruang angkasa sekalipun, baik dengan teknologi pesawat ruang 
angkasa pada masa kini maupun nanti. Karena itu, ada di antara umat Islam yang berpendapat, 
untuk bertemu Allah kita harus mengarungi jarak ke langit, ke luar angkasa sana. Termasuk ketika 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Beliau datang ke Sidratul Muntaha itu dipersepsi 
untuk bertemu Allah. Sebab, dalam persepsi mereka, Allah itu di langit, jauh dari kita. 


Sungguh ini bukan konsep Al Aur'an. Ini bukan konsep Islam. Ini adalah konsep keyakinan pagan, 
karena di dalam Al @uran, Allah digambarkan sebagai Dzat Maha Besar yang tidak menempati 
ruang. Justru Dia meliputi ruang, sebesar apa pun ruang itu. Termasuk ruang alam semesta yang 
tidak diketahui tepinya hingga kini. 


Termasuk ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan Miraj, beliau bukan bertujuan 
untuk bertemu Allah di Sidratul Muntaha, karena Allah ta'ala memang bukan 'tinggal' di Sidratul 
Muntaha. Allah adalah Dzat yang digambarkan Al Guran 'sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih 
dekat daripada urat leher kita sendiri. 


Allah ta'ala sendiri yang menyampaikan tentang diriNya bahwa “Aku adalah dekat" 


“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang “Aku” maka (jawablah) bahwasanya 
Aku adalah dekat".( Al Bagarah (2):186 ). 


“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat” (AS Al-Wagi'ah 
(56J: 85). 


“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (AS. Gaaf (50) :16 ) 
“Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)“ (AS Al-Alag (961:19 ) 


Di dalam berbagai ayat, justru Allah ta'ala digambarkan memenuhi seluruh ruang. Bahkan ruang 
itu sendiri tidak muat untuk mewadahi DzatNya yang Maha Besar. Allah ta'ala berfirman dalam 
hadist @udsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar r.a.: “Sesungguhnya langit dan 
bumi tidak akanimampu menampung Aku. Hanya hati orang beriman yang sanggup 
menerimanya.” 


Kemana pun kita menghadap kita akan berhadapan dengan Dzat Allah itu. Firman Allah ta'ala 
yang artinya, “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di 
situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui (AS Al 
Bagarah (21:115) 

Salah satu kepahaman keyakinan pagan yang sangat melekat pada kepahaman segelintir umat 
Islam adalah tentang keberadaan surga. Kebanyakan kita mempersepsi surga sebagai suatu 
istana yang indah yang berada di atas langit dan jauh dari bumi. Sebagaimana konsep dewa-dewi 
dalam keyakinan pagan itu. Sampai-sampai ada juga yang berpendapat bahwa Allah ta'ala itu 
berada di surga. Yang ini adalah konsep keyakinan kaum Nasrani — berpendapat Tuhannya 
berada di Surga. 


Pemahaman seperti kaum Nasrani tersebut pada hakikatnya dipengaruhi oleh kaum Yahudi yang 
mengaku-aku sebagai “murid” Nabi Isa alaihi salam. Kaum Yahudi yang hendak membunuh para 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6725 ) 


Nabi termasuk Nabi Isa alaihi salam. 


Kaum Yahudi yang pada saat ini dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi adalah mereka yang 
mengikuti kembali keyakinan pada masa kerajaan Sulaiman , peninggalan mesir kuno yakni kitab 
thalmud sebuah kitab yang berasal dari para penyihir di zaman Mesir Kuno yang menganut ajaran 
Kaballah (menyembah Lucifer). Mereka yang mengikuti ajaran paganisme peninggalan Mesir kuno 
. Mereka berpaling dari kitab suci Taurat 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, 


“Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) 
yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan 
kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah 
kitab Allah). (AS Al Bagarah (2): 101 ) 


“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan 
mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 
mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir)” (AS Al Bagarah 
(21:102 ) 


Dalam Al-Guran Allah Ta'ala menceritakan Kisah Nabi Musa AS dan Firaun yang telah mengaku 
sebagai Tuhan, ia tidak percaya dengan adanya Tuhan selain nya, dan otomatis juga tidak 
percaya bahwa Nabi Musa as adalah seorang utusan (Rasul) Tuhan, karenanya Fir'aun 
berkeyakinan bahwa setiap yang ada (wujud) pasti punya tempat. Memang sangat wajar bila 
seorang Firaun menyangka demikian, karena ia telah mengaku diri nya Tuhan, tentu dipikirannya 
Tuhan Nabi Musa as juga seperti diri nya, harus punya tempat yang jelas, tapi yang sangat tidak 
wajar bila keyakinan Firaun itu (setiap yang ada pasti punya tempat) juga diyakini oleh mereka 
yang mengaku paling bertauhid. Firaun mencoba meraba apa yang disampaikan oleh Nabi Musa 
as bahwa Nabi Musa as adalah utusan “Tuhan yang memiliki langit dan bumi”, tentu saja Firaun 
mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan Nabi Musa itu, karena Firaun yakin “setiap yang 
ada pasti punya tempat" 


Keberadaan Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan 'Arsy, sebagaimana 
sebelum diciptakan langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya. Dia tidak berubah dan 
tidak pula berpindah. Dia sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Allah Azza wa Jalla 
dekat tidak bersentuh dan jauh tidak berjarak juga tidak berarah. 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan, “Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa 
tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali 
sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat 
maupun pada sifat-sifat-Nya” 


Dilain kitab Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan, “Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. 
Dalil atas ini adalah bahwa Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Setelah menciptakan 
tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang Azali sebelum menciptakan tempat, ada tanpa tempat. Tidak 
boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik pada Dzat-Nya maupun pada sifat-sifat-Nya. 
Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka 
mesti ia memiliki bentuk tubuh dan batasan, dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia 
merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu semua", 


Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula para 
pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah mereka ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6726 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beliau menjawab: 
oa elsy Lae ylaly olglay Aakita Blak! Ulir Jang okay as AI any Ji ot da Ad pal Sate 1 ji ole 
Ig Las Sl AI day 3 RAN ASUH oya Read, Randi Jaal Sakadnd ABI ya dilimr cya JII ego yA Ol yag dita dal yan 
Lag 0 klen JUS Ah rd 0g IS P3 Ja Kyai Ole Jill ya Wb Kena y Reel ya LS Tale O peer OI 
AI ayal 0 dal SL BN) Ol DASI LayE jl Rebel ya sega JB dil aja A2 BESI ALYI Ika Jl Organik Age 4 ye23l 
Upin Ah ol Gl UNI dl ja seat lay ad Ad) WS tema ya 


"Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -semoga Allah meridhoinya dan 
menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, adalah 
sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari segala macam 
ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik itu berupa penetapan 
tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat buruk lainnya, bahkan 
dari segala macam sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. 


Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku sebagai 
pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu 
bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan tuduhan keji 
terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau 
yang menuduh beliau dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan beliau darinya itu". 


a-lmam Abu Sa'id al-Mutawalli asy-Syafi'i (w 478 H) dalam kitab al-Ghunyah Fi Ushuliddin 
menuliskan sebagai berikut : “Kaum Karramiyyah, Hasyawiyyah dan Musyabbihah yang 
mengatakan bahwa Allah berada di arah atas. Bahkan sebagian dari kelompok-kelompok tersebut 
mengatakan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Jelas mereka kaum yang 
sesat. Allah Maha Suci dari keyakinan kelompok-kelompok tersebut. Dalil akal bahwa Allah Maha 
Suci dari tempat adalah karena apabila ia membutuhkan kepada tempat maka berarti tempat 
tersebut adalah gadim sebagaimana Allah @adim. Atau sebaliknya, bila Allah membutuhkan 
tempat maka berarti Allah baharu sebagaimana tempat itu sendiri baharu. Dan kedua pendapat 
semacam ini adalah keyakinan kufur. Kemudian bila Allah bertempat di atas arsy, seperti yang 
diyakini mereka, maka berarti tidak lepas dari tiya keadaan. Bisa sama besar dengan arsy, atau 
lebih kecil, dan atau lebih besar dari arsy. Dan semua pendapat semacam ini adalah kufur, karena 
telah menetapkan adanya ukuran, batasan dan bentuk bagi Allah". 


Tulisan kali ini kami akhiri dengan uraian dari ulama Ahlussunnah wal Jama'ah, keturunan cucu 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki dalam Wa huwa bi 
alufug al-a'la dan diterjemahkan oleh Sahara , publisher dengan judul Semalam bersama Jibril 
'alaihissalam: Rekaman berbagai peristiwa besar sepanjang perjalanan akbar dari Mekkah al- 
Mukarramah menuju Sidrah al Muntaha pada halaman 284 dan 286 menyampaikan, Halaman 284 


"Walaupun dalam kisah mi'raj yang didengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya 
Rasulullah, seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya terdapat 
jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek lagi 
dari itu, tetapi beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang hamba). 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika ditelan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6727 ) 


hiu dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah ta'ala 
dengan ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, ketidakterbatasannya dan 
ketidaktertangkapnya. Menurut suatu pendapat ikan hiu itu membawa Nabi Yunus alaihissalam 
sejauh perjalanan enam ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh al Baghawi dan yang lainnya. 


Apabila anda telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi 
wasallam naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan beliau di 
hadapan penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Penegertian ini 
dikuatkan dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan sebagai 
penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat beliau tanpa 
menggunakan burag". 


Halaman 286: 


"Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi Musa 
alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak berarti 
adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci-sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah dari 
tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan 
bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di tempat 
itu atau menempati tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan tempat. Maka 
kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah kembali Beliau 
meminta di tempat itu karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana 
lembah Thursina adalah tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di bumi. 


Walaupun beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam 
ketika ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama dalam 
kedekatan dengan Allah ta'ala. Kaerena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari tempat, dan 
suci dari menempati ruang. 


Al @urthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al Maliki 
mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari Imam al- 
Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia ditanya, “Apakah 
Allah berada di suatu arah?” Ia menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu” Ia ditanya lagi, “Apa 
yang ditunjukkan oelh hadits ini?” Ia menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin Matta alaihissalam 
menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan menjadi berada di dasar laut 
dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau, 
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” sebagaimana Allah ta'ala memberitakan 
tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam duduk di atas rak-rak yang 
hijau dan naik hingga sampai ke suatu tempat di mana Beliau dapat mendengar gerak Galam dan 
bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan mewahyukan apa yang la wahyukan kepadanya, 
tidaklah Beliau shallallahu alaihi wasallam lebih dekat kepada Allah dibandingkan Nabi Yunus 
alaihissalam yang berada dikegelapan lautan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan 
para hambaNya, Ia mendengar doa mereka, dan tak ada yang tersembunyi atasNya, keadaan 
mereka bagaimanapun mereka bertindak, tanpa ada jarak antara Dia dengan mereka. Jadi, Ia 
mendengar dan melihat merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada malam yang 
gelap di bumi yang paling rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih para pengemban 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6728 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Arsy di atas langit yang tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang 
nyata. la mengetahui segala sesuatu dan dapat membilang segala sesuatu". 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1161. Tulisan kami untuk mengingatkan adanya hasutan 
atau ghazwul fikri 


Dalam beberapa tulisan berturut-turut pada : 


e http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/19/dipengaruhi-oleh-paganisme/ 

e http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/19/asal-kaum-khawarij/ 

e http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/21/ada-tanpa-tempat/ http:// 

mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/21/upaya-takwil/ 

Telah diuraikan bagaimana akibat hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi agar kaum muslim memahami Al @uran dan As Sunnah 
dengan belajar sendiri (otodidak) melalui muthola'ah (menelaah kitab) dengan akal pikiran masing- 
masing tanpa mempedulikan pemahaman pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
yakni Imam Mazhab yang empat dan pemahaman ulama para pengikut Imam Mazhab yang empat 
yang termasuk ulama-ulama bersanad ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. 


Salah seorang ulama keturunan cucu Rasulullah, Habib Munzir mengatakan, “Orang yang berguru 
tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku 
tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa 
bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan pemahaman dirinya, maka oleh 
sebab itu jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita 
harus mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah" 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Para ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan belajar 
sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan 
akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya. 


Salah satu contoh memahami dengan akal pikiran adalah memahami ayat-ayat sifat tanpa ta'wil 
atau tanpa mengambil hikmah sebagaimana yang dipegang oleh ulama-ulama korban hasutan 
atau ghazwul fikri (perang pemahaman ) dari kaum Zionis Yahudi, seperti ulama Ibn Taimiyyah, 
Ibnu @oyyim al Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya yang 
mengi'tigodkan berdasarkan makna dzahirnya 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi'tigodkan berdasarkan maknanya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6729 ) 


secara dzahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-lafazh 
ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke sana. 

Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 

Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir.“ 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Kita harus bedakan antara “mencari-cari takwil” sebagaimana kaum mu'tazilah dengan 
“mentakwilkan” sebagaimana contohnya yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ra dan Ulil Albab lainnya 


Doa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas ra untuk dapat menta'wilkan atau 
mengambil hikmah, 


Allahumma faggihhu fiddin wa 'allimhu al Tawil 
dan 
Allahum 'allimhu al hikmah 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Dijelaskan dalam (AS Ali Imron (81:7) bahwa yang dapat menta'wilkan atau mengambil pelajaran 
(mentawilkan) atau mengambil hikmah dari ayat-ayat mutasyabihat adalah Ulil Albab, muslim 
yang menggunakan lubb atau akal galbu atau muslim yang menundukkan akal pikirannya kepada 
akal galbu sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/29/tundukkan-akal-pikiran/ 
Dalam kitab-kitab ilmu tauhid seperti kitab ilmu tauhid berjudul "Hasyiyah ad-Dasugi 'ala Ummil 
Barahin" karya Syeikh Al-Akhthal halaman 109 baris 9 s/d 12 menuliskan 
GI SEREYI BS ab Pe yh peer LS Y mor AT Alih! oya y BIS pd plner YIS amor Al Ol Aas uya Ol ee y 
GAY IS ag Yg Ai Y y an Om AI Ol oizel 


Artinya: "Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6730 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. Barangsiapa mengi'tiyadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti jisim 
(bentuk suatu makhluk) sebagimana jisim-jisim lainnya, maka orang tersebut hukumnya "Kafir 
(orang yang kufur dalam i'tigad)." 

2. Orang yang mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti jisim 
(bentuk suatu makhluk), tapi tidak disamakan sebagaimana jisim-jisim (bentuk-bentuk makhluk) 
lainnya, maka orang tersebut hukumnya "aashin" atau orang yang telah berbuat durhaka 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

3. Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia." 


Dalam beberapa tulisan yang telah kami sampaikan tujuannya untuk mengingatkan akan adanya 
hasutan atau ghazwul fikri yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi yang berakibat segelintir 
kaum muslim membenci mayoritas kaum muslim yang melaksanakan amal kebaikan seperti dzikir 
berjamaah, maulid Nabi, tawassul, ratib, istighotsah, ziarah kubur, yasinan, tahlilan, dll 


Bahkan hasutan atau ghazwul fikri yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi berakibat terjadinya 
pembunuhan terhadap sesama muslim seperti pembunuhan terhadap Sayyidina Ustman ra, Imam 
Sayyidina Ali ra, Sayyidina Husein ra dan pembunuhan lainnya sebagaimana yang terlukiskan 
dalam tulisan pada http://www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs- 
wahhabi 20.html atau pada www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Contoh pada zaman sekarang pembunuhan terhadap sesama manusia yang telah bersyahadat 
akibat hasutan atau ghazwul fikri yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi adalah apa yang 
terjadi pada tragedi Darul Hadits, Dammaj, Yaman. 


Majalah Dakwah Islam “Cahaya Nabawiy” Edisi no 101, Januari 2012 memuat topik utama 
berjudul “SYIAH-WAHABI: Dua seteru abadi” , Berikut sedikit kutipannya, 


kekk Kekek 


awal kutipan 


“Sebenarnya ada fakta lain yang luput dari pemberitaan media dalam tragedi itu. Peristiwa itu 
bermula dari tertangkapnya mata-mata utusan Darul Hadits oleh orang-orang suku Hutsi yang 
menganut Syiah. Selama beberapa lama Darul Hadits memang mengirim mata-mata untuk 
mengamati kesaharian warga Syiah. Suku Hutsi merasa kehormatan mereka terusik dengan 
keberadaan mata-mat ini. Kehormatan adalah masalah besar bagi suku-suku di Jazirah Arab. 
Tak ayal, suku Hutsi pun menyerbu Darul Hadits sebagai ungkapan amarah mereka. Selama 
beberapa hari Darul Hadits dikepung orang-orang Hutsi yang kebanyakan tergabung dalam 
milisi pemberontak" 


“Dua warga Indonesia tewas dalam baku tembak, sementara yang lainnya bersembunyi di 
kampus. Anehnya, meskipun beberapa kali dibujuk , para mahasiswa tetap tak mau dievakuasi 
pihak kedutaan. Mereka berdalih bahwa diri mereka sedang berjihad melawan musuh. Doktrin 
yang ditanamkan kepada mahasiswa Darul Hadits cukup, sangar yakni, “Jihad terhadap syiah 
rafidah al-Houtsi” 


Kekek kekkk 


akhir kutipan 


Ironis sekali , kedua sekte masing-masing merasa berjihad dan memerangi sesama manusia yang 
telah bersyahadat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6731 


membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim 97) 


Rasulullah lalu bertanya: "Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha 
Ilaahu? " Aku menjawab, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena 
takutkan ayunan pedang. Rasulullah bertanya lagi: Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga 
kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak? Rasulullah terus 
mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru 
masuk Islam saat itu. (HR Muslim 140) 


Dia berkata, Dan kami saat itu diberitahukan peristiwa Usamah bin Zaid, yang mana ketika dia 
telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik itu mengucap, “Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) kecuali Allah, namun dia tetap saja membunuhnya. Maka Basyir pun 
mendatangi Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk mengadukan dan menanyakan hal itu kepada 
beliau. Dia menceritakannya kepada beliau dan apa yang diperbuat oleh lelaki tadi. Maka beliau 
pun memanggil Usamah dan menanyainya, "Kenapa kamu membunuhnya? " Dia menjawab, 
Wahai Rasulullah, dia telah melukai kaum muslimin, dia telah membunuh si fulan dan si fulan, dan 
dia menyebutkan sebuah nama kepadanya, dan sungguh telah menyimpan dendam terhadapnya, 
namun ketika dia melihat pedangku ini, dia mengucap, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Allah'. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya lagi: "Apakah kamu yang telah 
membunuhnya? ' Dia menjawabnya, Ya.' Beliau bertanya lagi: 'Lalu apa yang hendak kamu 
perbuat dengan kalimat, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari 
kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 
142) 


Sedangkan kejadian sekitar abad 12 Hijriah terlukiskan dalam apa yang disampaikan oleh ulama- 
ulama bermazhab seperti Dari kalangan ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin 
Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al- 
Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri sekte Wahhabi, sebagai 
berikut: "Syaikh Sulaiman (kakak Muhammad bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap 
dakwahnya dan membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat al-Guran dan 
hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya 
dengan judul Fashl al-Khithab fi al-Radd “ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah 
menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering 
melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena 
setiap ada orang yang menentangnya, dan membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya 
secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya 
atau di pasar pada malam hari karena pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan 
membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al- 
Hanabilah, hal. 275). 


Dari kalangan ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan 
sebutan Ibn Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: 
“Keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. 
Sebagaimana terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan 
berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi 
mereka meyakini bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan 
keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan 
membunuh Ahlussunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, 
merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6732 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262) 


Dari kalangan ulama madzhab al-Maliki, al-lImam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama 
terkemuka abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah 'ala 
Tafsir al-Jalalain sebagai berikut: "Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka 
yang mendistorsi penafsiran al-@uran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan 
darah dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan 
mereka, yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka 
menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istiyomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Cara ulama-ulama yang anti tasawuf dan anti mazhab menghasut adalah memotong-motong 
firman Allah, hadits Rasulullah, perkataan Salafush Sholeh maupun perkataan ulama-ulama 
terdahulu seperti perkataan Imam Mazhab yang empat. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/02/potongan-perkataan-ulama/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh potongan perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/03/terhasut-pengalihan-makna/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pengalihan makna perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/05/menyalah-maknakan-hadits/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh penyalah makna dari hadits. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/08/terhasut-pembatasan-makna/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pembatasan makna firman Allah ta'ala 


Contoh hasutan lainnya yang dilancarkan oleh Kaum Zionis Yahudi adalah menghasut dengan 
cara mencitrakan hal yang buruk terhadap tasawuf dalam rangka menjauhkan umat Islam dari 
jalan (tharigat) untuk mencapai muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang ihsan atau 
muslim yang bermakrifat 


Salah satu yang termakan hasutan atau ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi adalah 
pemerintahan kerajaan dinasti Saudi 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abuya Prof. DR. Assayyid 
Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam pertemuan nasional dan dialog 
pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al Mukarromah, menyampaikan 
bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab 
Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah (aliran—aliran tasawuf) adalah syirik 
dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama/ 


Padahal kalau kita mau melihat kurikulum atau silabus tentang tasawuf pada perguruan tinggi 
Islam, pastilah tasawuf adalah jalan (tharigat) untuk mencapai muslim yang berakhlakul karimah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6733 


atau muslim yang ihsan atau muslim yang bermakrifat 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengutip 
perkataan Imam Syafi'i -rahimahullah yang menyatakan bahwa orang yang buruk itu seperti 
pantatnya dandang (tempat menanak nasi) yang hitam. Kata Imam Syafi'i, dia hitam, dan dia ingin 
menempelkannya ke kulit kita. Kalau kita terpancing, maka yang hitam itu dua. Jadi kalau sampai 
kita sadar bahwa ada ruhani yang tidak stabil, dan kita terpancing untuk tidak stabil, maka 
sesungguhnya yang terjadi adalah dua ketidakstabilan, karena kita terpancing. Selengkapnya 
uraian dosen Ahmad Shodig tentang tasawuf dan pendidikan akhlak ada dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan-akhlak/ 


Pada hakikatnya upaya kaum Zionis Yahudi menjauhkan kaum muslim dari tasawuf adalah dalam 
rangka merusak akhlak kaum muslim sebagaimana mereka menyebarluaskan pornografi, gaya 
hidup bebas, liberalisme, sekulerisme, pluralisme , hedonisme dll 


Imam As Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita untuk menjalankan perkara syariat 
sebagaimana yang mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk 
mencapai muslim yang baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim 
yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,” Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya 
mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat 
padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya 
tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi 
tidak mau mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)? IDiwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 

Begitupula dengan nasehat Imam Malik -rahimahullah bahwa menjalankan tasawuf agar manusia 
tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 

Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar . 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
1187. ANTARA IMAN,ISLAM DAN IHSAN 


Apakah Ihsan 
Pertanyaan: 
Ada sebuah pengajian yang sudah berlangsung lama. 


Pengajian diharapkan bisa mengarahkan jama'ah untuk mengerti dan memahami apa hakikat dari 
mereka mengaku orang Islam. 


Pengajian diharapkan bisa mengarahkan jama'ah untuk menjalankan atau menerapkan apa yang 
dipelajari, dilihat, didengar kedalam kehidupan sehari hari sebagai wujud dari pembelajaran 
tersebut. 


Fakta nya , jama'ah pengajian masih tetap suka melakukan apa yang tidak dianjurkan oleh Islam. 
Apakah ini yang disebut dengan sebuah proses ? Sebuah fase bermetamorfosis ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6734 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bisa jadi demikian, bila mereka baru sekali mengikuti kegiatan pengajian. 


Pertanyaannya , bagaimana bila mereka telah berkali kali hadir dalam sebuah pengajian, tapi tidak 
ada perubahan ? 


Yang salah ustadz atau jama'ahnya ? 


Kenapa jama'ah masih ada yang bergunjing, berkeluh kesah , berkata dengan kasarnya, bahkan 
masih ada yang ber putus asa ? 


Jawaban: 
Pertanyaan yang sering dipertanyakan 
Yang salah Ustadz atau Jama'ahnya ? 


Setelah kami kaji permasalahannya adalah pada umumnya ustadz hanya menyampaikan 2 pokok 
agama dari 3 pokok agama yang harus disampaikan kepada jama'ahnya 


3 pokok agama tersebut ada disampaikan dalam hadits seperti, 


Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Umarah -yaitu Ibnu al-@a'ga'- dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah dia berkata, 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian bertanyalah kepadaku'. Namun mereka 
takut dan segan untuk bertanya kepada beliau. 


Maka seorang laki-laki datang lalu duduk di hadapan kedua lutut beliau, laki-laki itu bertanya, 
Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? ' 


Beliau menjawab, 'Islam adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, 
mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadlan.' 


Dia berkata, 'Kamu benar." Lalu dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu? ' 


Beliau menjawab, 'Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada 
kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu beriman kepada 
hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya". 


Dia berkata, 'Kamu benar'. Lalu dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' 


Beliau menjawab, 'Kamu takut (khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka 
jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.' 


Dia berkata, 'Kamu benar'. Lalu dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? ' 


Beliau menjawab, 'Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui jawabannya 
daripada orang yang bertanya, akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda- 
tandanya, 


yaitu bila kamu melihat hamba wanita melahirkan tuannya. Itulah salah satu tanda-tandanya. 


(Kedua) bila kamu melihat orang yang tanpa alas kaki telanjang, tuli, bisu menjadi pemimpin 
(manusia) di bumi. Itulah salah satu tanda-tandanya. 


(Ketiga) apabila kamu melihat penggembala kambing saling berlomba tinggi-tinggian dalam 
(mendirikan) bangunan. Itulah salah satu tanda-tandanya dalam lima tanda-tanda dari kegaiban, 
tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, kemudian beliau membaca: (Sesungguhnya Allah, 
hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah Yang menurunkan 
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6735 ) 


(dengan pasti) apa yang akan diusahakan-Nya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat 
mengetahui di bumi mana dia akan mati.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal) (As. Lugman: 34). 


Kemudian laki-laki tersebut bangun (mengundurkan diri), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Panggillah dia menghadapku! ' Maka dia dicari, namun mereka tidak 
mendapatkannya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Laki-laki ini adalah Jibril 
yang berkeinginan agar kalian mempelajari (agama) karena kalian tidak bertanya'. (HR Muslim 11) 


Tiga pokok agama yang disimpulkan dari percakapan antara Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan Malaikat Jibril a.s yakni 


Apakah Islam 

Apakah Iman 

Apakah Ihsan 

Yang disampaikan oleh para Ustadz umumnya adalah 2 pokok saja yakni 
Apakah Islam 

Apakah Iman 

Para Ustadz pada umumnya tidak menyampaikan "apakah Ihsan" 


Dari hadits di atas Rasulullah menjelaskan tentang Ihsan adalah "Kamu takut (khasyyah) kepada 
Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia 
melihatmu." (HR Muslim 11) 


Norma, Adab, perilaku, akhlak ada didalam Ihsan. Mereka yang bergunjing, berkeluh kesah , 
berkata dengan kasar, bahkan masih ada yang berputus asa adalah karena mereka minimal tidak 
meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla melihat mereka, mereka tidak meyakini bahwa Allah Azza wa 
Jalla mengurus ciptaanNya dan Dia tidak tidur. (Al Bagarah (21:255) 


Muslim yang meyakini diawasi/dilihat oleh Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat 
melihat Rabb dengan hati (ain bahiroh) atau atau muslim yang Ihsan atau muslim yang 
bermakrifat maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, mencegah 
dirinya dari perbuatan maksiat, mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. 
Sehingga terwujud dalam berakhlakul karimah. Inilah tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Oleh karenanya seorang ustadz sebaiknya menyampaikan ketiga pokok agama yakni Islam, Iman, 
Ihsan agar terbentuk muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang ihsan atau muslim yang 
bermakrifat yakni muslim yang dapat menyaksikan Allah dengan hati mereka (ain bashiroh). 


Islam dan Iman dikenal dengan syariat sedangkan Ihsan dikenal dengan tasawuf. 


Imam As Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita untuk menjalankan perkara syariat 
sebagaimana yang mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk 
mencapai muslim yang baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim 
yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,"Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6736 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat 
padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya 
tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi 
tidak mau mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik -rahimahullah bahwa menjalankan tasawuf agar manusia 
tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” . 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa 
kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, 
berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari 
pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun 
duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam 
Nawawi) 


Jika mereka menjalankan perkara syariat tidak diikuti dengan menjalankan tasawuf atau mereka 
tidak memperhatikan amalan batin mereka maka mereka akan sebagaimana Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam telah sampaikan sebagai "Shalat mereka tidak sampai melewati batas 
tenggorokan" (HR Muslim 1773) maknanya sholat mereka sebatas dzahirnya saja atau amalan 
lahirnya saja, tidak sampai kepada bathin (galbu) mereka atau tidak bermanfaat atau 
mempengaruhi kepada hati atau bathin mereka yang mengatur jasad lahir sehingga sholat mereka 
tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat mereka tidak mencegah mereka dari 
bergunjing, berkeluh kesah , berkata dengan kasar, bahkan masih ada yang berputus asa. 


Selengkapnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “akan muncul suatu firgah/sekte/ 
kaum dari umatku yang pandai membaca Al Gur an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya” (HR Muslim 1773) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari 
perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh 
dariNya” (diriwayatkan oleh ath Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar” (AS al Ankabut (291:45). 


Sholat mereka tidak menumbuhkan keyakinan akan pengawasan Allah atau pengawasan Allah 
tidak tertanam dalam jiwanya atau galbunya. 


Segelintir kaum muslim, ibadah sholat mereka sekedar upacara keagamaan (ritual) atau gerakan- 
gerakan yang bersifat mekanis (amal) yang sesuai syarat dan rukun-rukunnya (ilmu), 
sebagaimana robot sesuai programnya. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa 
kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6737 ) 


Tidaklah mereka mencapai sholat yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bahwa “Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin”, “sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin". yaitu 
naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat 


Allah. 


Dalam sebuah hadist Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian 
apabila sholat maka sesungguhnya ia sedang bermunajat (bertemu) dengan Tuhannya, maka 
hendaknya ia mengerti bagaimana bermunajat dengan Tuhan” 


Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya sembahyang (Sholat) itu memang berat kecuali bagi 
mereka yang khusyu' yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan 
sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya”. (AS. Al-Bagarah 2 : 45). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1188. Sebaik-baik pendahulu para istri orang mukmin 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sungguh aku (Rasulullah) tahu bahwa ajalku 
telah dekat. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling pertama menyusulku dari kalangan 
ahlul baitku. Sebaik-baik pendahulumu adalah aku." Fatimah berkata: Mendengar bisikan itu, 
maka saya pun menangis. Kemudian ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbisik lagi 
kepada saya: "Hai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mukmin atau 
sebaik-baiknya wanita umat ini? Lalu saya pun tertawa karena hal itu” (HR Muslim 4488) 


Hadits ini sama sekali bukan menceritakan tentang “manhaj Salaf”. Hadits ini menceritakan bahwa 
pemimpin pendahulu Fatimah Radhiallahu Anha adalah Rasulullah yang merupakan sebaik-baik 
pemimpin sedangkan pemimpin yang menyusul dari kalangan ahlul bait untuk para istri orang- 
orang mukmin adalah Fatimah Radhiallahu Anha. Kata salaf dalam hadits ini adalah semata-mata 
artinya pendahulu bukan menerangkan adanya istilah “manhaj salaf” ataupun “mazhab sala?”. 


Para Imam Mazhab yang empat yang merupakan pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salaf yang Sholeh tidak pernah 
menyampaikan adanya manhaj salaf atau mazhab salaf. 


Istilah manhaj salaf atau mazhab salaf adalah perkara baru (bid'ah) yang dapat menyesatkan 
kaum muslim. 


Istilah manhaj salaf atau mazhab salaf adalah bagian dari hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi dalam rangka gerakan anti mazhab 


Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Cara ulama-ulama yang anti tasawuf dan anti mazhab menghasut adalah memotong-motong 
firman Allah, hadits Rasulullah, perkataan Salafush Sholeh maupun perkataan ulama-ulama 
terdahulu seperti perkataan Imam Mazhab yang empat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/02/potongan-perkataan-ulama/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh potongan perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/03/terhasut-pengalihan-makna/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pengalihan makna perkataan ulama. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/05/menyalah-maknakan-hadits/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh penyalah makna dari hadits. 


Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/08/terhasut-pembatasan-makna/ 
telah diuraikan bagaimana mereka terhasut oleh pembatasan makna firman Allah ta'ala 

Imam an-Nawawi di dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab pada bab Adab Berfatwa, Mufti dan 
Orang Yang Bertanya Fatwa. berpendapat : “Tidak boleh bagi si awam untuk bermazhab kepada 
salah seorang dari para sahabat r.a atau bermazhab kepada generasi awal, walaupun mereka 
lebih alim dan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan ulama' sesudah mereka. Kerena mereka 
tidak meluangkan waktu sepenuhnya untuk merumuskan prinsip-prinsip asas dan furu'nya. Maka 
tidak ada seorang pun dari generasi sahabat yang memiliki mazhab yang telah dianalisis, Tapi 
para ulama' yang datang sesudah merekalah yang melakukan usaha merumuskan hukum-hukum 
serta menerangkan prinsip-prinsip asas dan furu', seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan 
lain-lain.” 

“Bahkan Imam Syafi'ie adalah imam berikutnya yang telah menganalisis mazhab-mazhab 
pendahulunya seperti mereka melihat mazhab-mazhab para ulama' sebelumnya. Beliau menguji, 
mengkritik dan memilih mana yang paling rajih (kuat), dan beliau mendapat hasil dari usaha 
ulama sebelumnya dan telah meluangkan waktu untuk memilih dan mentarjih serta 
menyempurnakannya. Dan dengan alasan inilah beliau mendapat kedudukan yang lebih kuat dan 
rajih, bahkan tidak ada sesudah beliau, ulama yang mencapai kedudukan ini. Maka dengan alasan 
ini pula, mazhab beliau adalah mazhab yang paling utama untuk diikuti dan bertaglid dengannya”. 


Ulama besar Syria, Dr. Said Ramadhan Al-Buthi dengan adanya gerakan paham anti mazhab 
menuliskan buku berjudul “Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al- 
Islamiyah”. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira makna judul itu adalah : “Paham Anti 
Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan Syariat Islam”. Sekilas ulasan buku tersebut 
dalam tulisan pada  http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/13/2011/01/18/paham-anti- 
mazhab/ 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1189. MEMBENTUK FRAMEWORK DAN WORLDVIEW 
ISLAMI 


Satu aliran pemikiran yang telah lahir dari masyarakat islam abad prtengahn(t1248 M.), berniat 
baik demi menyucikan ajarntamalan islam dari khurafattbid'ah telah menimbulkan 1 akibat 
sampingan yang telah mengikis konseptamalan mutawatir. 


Aliran ini di dukung kajian positif tentang 'isnaad' dalam menilai hadits telah mengakibatkan 
berlakunya kekeliruan akan kedudukn hakiki sebilangan besar dari para ulama besartahli sufi 
yang berkaliber dan semua murid-muridtpengikut mereka,karena kononnya mereka 
menggunakan hadits-hadits lemah dalam mnguraikan ajaran-ajaran metafisika,akhlak dan 
kerohanian yang telah berperan penting dalam pnyebarn dan pengukuhan islam di berbagai tmpat. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6739 ) 


Padahal,mereka juga para pakar hadits. 


Bagi mereka yang secara ilmiah dan akhlaagiah diyakini amat berwibawa, hadits-hadits tersebut di 
terima melalui 'tradisi mutawaatir,dari guru-guru mereka secara terus menerus,yang mereka 
kenali selama ber-tahun-tahun,adalah lebh meyakinkan bagi mereka dibandingkan teknik para 
muhaddits lainnya. 


Hal lain yang terjadi. Banyak cendekiawan muslim (dari berbagai latar belakang) memuji habis 
Immanuel Kant, Karl Marx dll., tetapi mengkritik Al-Syfi'i,Al-Asy'ari,Al-Ghazali dll. (terkadang 
mencampur adukkan figih sosial dengan faham sosialis yang jelas-jelas berbeda). Bahkan, 
tidaklah jarang seorang dengan keningnya yang hitam (tanda hitam pada dahi) adalah juga 
seorang marxisme. 


Kini malah ada Muslimah berjilbab,tp protes mengapa Tuhan begitu maskulin. Muslimah berjilbab, 
tapi dengan berani dia menyatakan "saat di dunia/urusan duniawi tidak ada kaitannya dengan 
akhirat". Muslim/muslimah tetapi Worldview dan framework berfikirny tidak mencerminkan 
worldview yang Islami. Na'uudzubillahi min dzaalik. (dari berbagai sumber). Wallaahu A'lam. 


(Yzz Mhmmdj 
1196. Muslim yang mengikuti sebaik baik manusia 


Dalam tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/26/pendahulu-para- 
istri/ telah disampaikan bahwa perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah 


Radhiallahu Anha yang artinya "Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling pertama 
menyusulku dari kalangan ahlul baitku. Sebaik-baik pendahulumu adalah aku" bukanlah 
menjelaskan adanya manhaj salaf atau mazhab salaf. Salaf dalam hadits tersebut semata-mata 
bermakna pendahulu. 


Begitupula firman Allah ta'ala yang artinya, “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama- 
lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (AS At Taubah (91:100 ) 


Firman Allah ta'ala di atas juga bukan menjelaskan adanya manhaj Salaf ataupun mazhab salaf. 
Dalam firman tersebut , Allah Azza wa Jalla menjamin untuk masuk surga bagi “sebaik-baik 
manusia” paling awal atau manusia yang bersaksi/bersyahadat paling awal atau yang 
membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah ta'ala paling 
awal atau as-sabigun al-awwalun 


Mereka yang termasuk 10 paling awal bersyahadat/bersaksi atau yang termasuk “as-sabigun al- 
awwalun” adalah, Abu Bakar Ash Shidig ra, Umar bin Khattab ra, Ustman bin Affan ra, Ali bin Abi 
Thalib ra, Thalhah bin Abdullah ra, Zubeir bin Awwam ra, Sa'ad bin Abi Waggas ra, Sa'id bin Zaid 
ra, “Abdurrahman bin 'Auf ra dan Abu “Ubaidah bin Jarrah ra 


Sahabat dikatakan “sebaik-baik manusia” karena termasuk manusia awal yang “melihat” 
Rasulullah atau manusia awal yang bersaksi atau bersyahadat. Hal ini terkait dengan firman Allah 


ta'ala yang artinya “kuntum khayra ummatin ukhrijat lilnnaasi", “Kamu (umat Rasulullah) adalah 
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia” (AS Ali Imran (311110 ). 


Ibnu Hajar al-Asgalani asy-Syafi'i berkata: “Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6740 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Islam" 


"Sebaik-baik manusia" tidaklah dibatasi oleh generasi. Semua manusia yang bersyahadat dapat 
menjadi "sebaik-baik manusia" yakni manusia yang mengikuti Rasulullah sehingga meraih magom 
disisiNya. "Sebaik-baik manusia" atau muslim yang meraih magom disisiNya adalah muslim yang 
bertagwa. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu? (Al-Hujuraat (49): 13 ) 


"Sebaik-baik manusia" atau muslim yang meraih magom disisiNya atau muslim yang bertagwa 
adalah minimal muslim yang sholeh, berkumpul dengan 4 golongan manusia yang meraih magom 
disisiNya. 

Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, 
para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman 
yang sebaik-baiknya .” (AS An Nisaa (4J: 69 ) 


Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi dan meraih magom disisiNya sehingga menjadi kekasih 
Allah (wali Allah) dengan mencapai shiddigin. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana 
yang diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/ 
magom-wali-allah/ 

Syaikh M. Said Ramadhan Al- Buthi, dalam kitab “As-Salafiyyah” Marhalah Zamaniyah Mubarakah 
La Mazhab Islami mengatakan bahwa "Salaf adalah rentang waktu zaman terbaik dalam Islam 
(fase sejarah bukan golongan atau madzhab), oleh sebab itu apabila di zaman sekarang ada yang 
mengaku bahwa ia adalah bermadzhab salaf maka ia termasuk ahli bid'ah" 


Syaikh M. Said Ramadhan Al- Buthi menjelaskan bahwa generasi Salaf sangat berbeda 
dibandingkan dengan mazhab as Salafiyyah yang digembar-gemborkan oleh pengamal Wahabi di 
Makkah. 


Beliau berkata, bahwa "istilah yang digunakan oleh para ulama' untuk menamakan kedudukan 
para ulama' yang benar adalah ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah. Istilah ini telah disepakati oleh 
para ulama' generasi Salaf untuk menamakan golongan yang benar. Tatkala istilah as-Salafiyyah 
yang digunakan oleh golongan Wahhabi untuk melambangkan golongan yang benar (menurut 
sangkaan merekaj adalah satu bid'ah yang tercela". 


Beliau melanjutkan : “Apabila ada seorang Muslim yang memperkenalkan dirinya bahwa dia 
adalah pengikut mazhab Salafiyyah, maka tanpa ragu-ragu lagi bahwa dia adalah seorang ahli 
bid'ah. Sebab jika istilah Salafiyyah itu disamakan dengan “Ahli Sunnah wal Jamaah”, maka 
sungguh dia telah menciptakan nama yang berbeda dengan nama yang telah disepakati oleh 
generasi Salaf. Bahkan nama serta istilah Salafiyah ini telah cukup menimbulkan perpecahan di 
kalangan umat Islam sendiri”. 


“Dan jika istilah Salafiyyah ini memiliki maksud yang berbeda dengan Ahli Sunnah wal Jama'ah, 
maka mereka telah membuat istilah Salafiyyah baru dengan isi ajarannya yang bathil. Dan telah 
terbuktilah bahwa golongan Salafi Wahhabi ini telah menggunakan istilah Salafiyyah untuk 
memisahkan diri dari jemaah mayoritas Umat Islam yang bersatu dalam menggunakan istilah “Ahli 
Sunnah wal Jama'ah” yang benar" 


Imam an-Nawawi di dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab pada bab Adab Berfatwa, Mufti dan 
Orang Yang Bertanya Fatwa. berpendapat : “Tidak boleh bagi si awam untuk bermazhab kepada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6741 


salah seorang dari para sahabat r.a atau bermazhab kepada generasi awal, walaupun mereka 
lebih alim dan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan ulama' sesudah mereka. Kerena mereka 
tidak meluangkan waktu sepenuhnya untuk merumuskan prinsip-prinsip asas dan furu'nya. Maka 
tidak ada seorang pun dari generasi sahabat yang memiliki mazhab yang telah dianalisis, Tapi 
para ulama' yang datang sesudah merekalah yang melakukan usaha merumuskan hukum-hukum 
serta menerangkan prinsip-prinsip asas dan furu', seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan 
lain-lain.” 


“Bahkan Imam Syafi'ie adalah imam berikutnya yang telah menganalisis mazhab-mazhab 
pendahulunya seperti mereka melihat mazhab-mazhab para ulama' sebelumnya. Beliau menguji, 
mengkritik dan memilih mana yang paling rajih (kuat), dan beliau mendapat hasil dari usaha 
ulama' sebelumnya dan telah meluangkan waktu untuk memilih dan mentarjih serta 
menyempurnakannya. Dan dengan alasan inilah beliau mendapat kedudukan yang lebih kuat dan 
rajih, bahkan tidak ada sesudah beliau, ulama yang mencapai kedudukan ini. Maka dengan alasan 
ini pula, mazhab beliau adalah mazhab yang paling utama untuk diikuti dan bertaglid dengannya”. 


Lalu kenapa kita butuh mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat ? 


Karena Imam Mazhab yang empat telah disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salaf yang sholeh 


Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salaf yang sholeh langsung dari lisannya 
Salaf yang sholeh bukan berdasarkan muthola'ah, menelaah kitab sebagaimana yang dilakukan 
oleh para ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salaf yang sholeh. Mereka yang 
mengaku-aku mengikuti pemahaman Salaf yang sholeh pada kenyataannya mereka mengikuti 
akal pikiran mereka sendiri karena mereka tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salaf yang sholeh 


Abad Salaf mencakup tiga generasi atau abad pertama umat Islam, sejak masa Nabi, Sahabat 
dan berakhir pada era Anas bin Malik (W. 91 H/710 M atau 93 H/712 M), masa Tabi'in (180 H/796 
M), masa Tabi'ut tabi'in (241 H/855 H), dan Ahmad bin Hanbal (64-241 H/780-855 M). 


Sedangkan ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah (W.728 H/1328 M), Ibnu Goyyim Al Jauziah 
(W.751 H/1350 M), dan M. Ibn Abdul Wahab At Tamimi An-Najdi (W. 1206 H/1792 M) adalah 
termasuk ulama akhir zaman atau ulama khalaf (kemudian) bukan ulama Salaf. 


Kesimpulannya kalau kita mau mengikuti cara beragamanya para Sahabat yang telah dipuji dan 
direkomendasi kan langsung oleh Allah Ta'ala maka kita ikuti apa yang disampaikan oleh Imam 
Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beragama Salaf 
yang Sholeh. Imam Mazhab yang empat melihat langsung penerapan, perbuatan serta contoh 
nyata, jalan atau cara (manhaj) beribadah dari Salaf yang sholeh. 


Imam Mazhab yang empat menasehatkan kita agar mencapai ke-sholeh-an sebagaimana Salaf 
yang sholeh adalah menjalankan perkara syariat sebagaimana yang mereka sampaikan dalam 
kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang baik, muslim yang sholeh, 
muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”" Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya 
mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat 
padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya 
tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6742 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak mau mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik -rahimahullah bahwa menjalankan tasawuf agar manusia 
tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar" 


Sejak dahulu kala, diperguruan-perguruan tinggi Islam, tasawuf adalah jalan (tharigat) untuk 
mencapai "sebaik-baik manusia" atau muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, 
muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat, muslim yang dapat menyaksikan Allah ta'ala dengan 
hati (ain bashiroh). 


Tentang Ihsan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Kamu takut (takhsya / khasyyah) 
kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak melihat-Nya 
maka sesungguhnya Dia melihatmu.' (HR Muslim 11) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati , ain bashiroh (bermakrifat)” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman (bermakrifat)” 


Rasulullah bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu 
menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Muslim yang meyakini diawasi Allah -Maha Agung sifatNya atau mereka yang dapat melihat Rabb 
dengan hati (ain bahiroh) atau muslim yang Ihsan maka ia mencegah dirinya dari melakukan 
sesuatu yang dibenciNya, mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, mencegah dirinya dari 
melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sehingga terwujud dalam berakhlakul karimah. Inilah 
tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Pada hakikatnya upaya kaum Zionis Yahudi menjauhkan kaum muslim dari tasawuf adalah dalam 
rangka merusak akhlak kaum muslim sebagaimana mereka menyebarluaskan pornografi, gaya 
hidup bebas, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, hedonisme dll 


Upaya kaum Zionis Yahudi menghasut atau menjauhkan kaum muslim dari tasawuf dengan cara 
mencitrakan hal yang buruk terhadap tasawuf agar kaum muslim gagal mencapai "sebaik baik 
manusia" atau gagal mencapai muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh atau 
muslim yang ihsan atau muslim yang bermakrifat. 


Salah satu yang termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6743 


Zionis Yahudi adalah pemerintahan kerajaan dinasti Saudi 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abuya Prof. DR. Assayyid 
Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam makalahnya dalam pertemuan nasional dan dialog 
pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al Mukarromah, menyampaikan 
bahwa dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab 
Saudi berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah (aliran—aliran tasawuf) adalah syirik 
dan keluar dari agama. Kutipan makalah selengkapnya ada pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem-dalam-pemikiran-agama/ 


Mereka yang gagal mencapai "sebaik baik manusia" atau gagal mencapai muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh atau muslim yang ihsan atau muslim yang 
bermakrifat akan menularkan kepada yang lain. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengutip 
perkataan Imam Syafi'i -rahimahullah yang menyatakan bahwa orang yang buruk itu seperti 
pantatnya dandang (tempat menanak nasi) yang hitam. Kata Imam Syafi'i, dia hitam, dan dia ingin 
menempelkannya ke kulit kita. Kalau kita terpancing, maka yang hitam itu dua. Jadi kalau sampai 
kita sadar bahwa ada ruhani yang tidak stabil, dan kita terpancing untuk tidak stabil, maka 
sesungguhnya yang terjadi adalah dua ketidakstabilan, karena kita terpancing. Selengkapnya 
uraian dosen Ahmad Shodig tentang tasawuf dan pendidikan akhlak ada dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan-akhlak/ 


Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari tertular mereka yang berakhlak buruk dan 
mewafatkan kita dalam keadaan muslim yang sholeh. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1200. Beruntunglah orang-orang yang asing 


Pada zaman kini kita dapat temui mereka yang merasa mengikuti pemahaman salaf yang sholeh 
namun kenyataannya mereka hanyalah mengikuti pemahaman para ulama yang mengaku-aku 
mengikuti salaf yang sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan salaf yang sholeh. Apa yang 
dikatakan oleh ulama mereka sebagai pemahaman salaf yang sholeh , pada hakikatnya adalah 
pemahaman ulama mereka sendiri dari hasil muthola'ah (menelaah) kitab berdasarkan akal pikiran 
mereka sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :'Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Salah seorang ulama keturunan cucu Rasulullah, Habib Munzir mengatakan, “Orang yang berguru 
tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku 
tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6742 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan pemahaman dirinya, maka oleh 
sebab itu jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita 
harus mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah" 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Para ulama juga telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Guran dan As Sunnah dengan 
belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya 
dengan akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 


1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 
2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhluaNya. 


Pada zaman kini semakin ramai kaum muslim yang memahami Al @uran dan As Sunnah hanya 
bersandarkan muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri dan 
tidak lagi mempedulikan apa yang telah disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang telah 
disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu kala sampai sekarang sebagai pemimpin ijtihad kaum 
muslim (Imam Mujtahid Mutlak) karena Imam Mazhab yang empat berkompetensi sangat baik 
dalam memahami Al @uran dan As Sunnah. Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) 
langsung dengan Salaf yang sholeh. Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salaf 
yang sholeh langsung dari lisannya salaf yang sholeh. Imam Mazhab yang empat melihat 
langsung penerapan, perbuatan serta contoh nyata, jalan atau cara (manhaj) beribadah dari Salaf 
yang sholeh dan membukukannya dalam kitab figih mereka. 


Mereka yang memahami Al Guran dan As Sunnah hanya bersandarkan muthola'ah (menelaah 
kitab) dan memahaminya dengan akal pikiran sendiri berakibat pemahaman mereka telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (almufaragah li al-jamaah) sehingga dapat 
termasuk kepada kaum khawarij. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang dengan pemahaman yang 
keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (almufaragah li al-jamaah) dengan 
ungkapan , “Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka” (HR 
Bukhari 3341) maknanya mereka membaca Al Guran atau memahami Al @uran secara dzahir 
dengan akal pikiran mereka sendiri bukan pemahaman berdasarkan karunia Allah ta'ala yakni 
pemahaman secara hikmah sebagaimana para Ulil Albab. Ulil Albab adalah mereka yang 
menggunakan lubb (galbu) atau akal galbu mereka atau akal pikiran yang ditundukkan kepada 
lubb (galbu) mereka untuk memahami Al @uran. Lubb (galbu) mereka diberikan atau dikaruniakan 
ilham / hidayah / petunjuk / cahaya dari Allah Azza wa Jalla 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6745 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang dengan pemahaman yang 
keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (almufaragah li al-jamaah) dalam 
menjalankan ibadah sholat dengan ungkapan “Shalat mereka tidak sampai melewati batas 
tenggorokan” (HR Muslim 1773) maknanya sholat mereka sebatas dzahirnya saja atau amalan 
lahirnya saja, “tidak sampai melewati batas tenggorokan”, tidak sampai kepada bathin (galbu) 
mereka atau tidak bermanfaat atau mempengaruhi kepada hati atau bathin mereka yang mengatur 
jasad lahir sehingga sholat mereka tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat mereka 
tidak menjadikan mereka muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, muslim yang 
ihsan atau muslim yang bermakrifat, muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati mereka 
(ain bashiroh). Ibadah yang mereka jalankan adalah ibadah fasidah, ibadah yang kehilangan 
amalan atau aspek batinnya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Islam pada akhirnya akan asing 
pula sebagaimana pada awalnya karena pada umumnya kaum muslim walaupun mereka 
menjalankan perkara syariat namun mereka gagal mencapai magom disisiNya, mereka gagal 
menjadi muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan atau muslim 
yang bermakrifat , muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati mereka (ain bashiroh) 

AA Sab Up AT Sei pp AA ai da In Jl AN IA YG VE al 33 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing." (HR Muslim 208) 


“Orang yang asing, orang-orang yang berbuat kebajikan ketika manusia rusak atau orang-orang 
shalih di antara banyaknya orang yang buruk, orang yang menyelisihinya lebih banyak dari yang 
mentaatinya”. (HR. Ahmad) 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan 
asing dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi 
orang-orang yang asing”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ?”. 
Beliau bersabda, “Mereka yang memperbaiki dikala rusaknya manusia”. (HR. Ibnu Majah dan 
Thabranij 


Islam pada awalnya datang dengan asing diantara manusia yang berakhlak buruk (non muslim / 
jahiliyah) . Tujuan beragama adalah untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Beruntunglah orang orang yang asing yakni orang yang sholeh diantara orang yang rusak / buruk 
maknanya semakin akhir zaman maka semakin sedikit muslim yang mencapai magom disisiNya 
atau muslim yang sholeh, muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat, muslim yang menyaksikan 
Allah ta'ala dengan hati mereka (ain bashiroh). 


Imam Malik -rahimahullah menasehatkan agar kita menjalankan perkara syariat sekaligus 
menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6746 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mempelajari figih (menjalankan syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar figih 
(menjalankan syariat) tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan 
keduanya terjamin benar" 


Begitupula Imam Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita agar mencapai ke-sholeh-an 
sebagaimana salaf yang sholeh adalah dengan menjalankan perkara syariat sebagaimana yang 
mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang 
baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah 
kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin 
memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) tapi 
tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan 
orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu figih (menjalani syariat), 
maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1201. Salafi Sururi 
Ada tulisan menarik yang kami kutip dari http://almanhaj.or.id/content/968/slash/0 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Sururiyah (pemahaman Surur) adalah Jamaah Hizbiyyah. Muncul pada tahun-tahun terakhir 
ini. Tidak dikenal kecuali pada seperempat akhir abad ini. Karena semenjak dahulu hingga 
sekarang, ia berselimut Salafiyyah. 


Pada hakekatnya, Sururiyah memiliki prinsip-prinsip Ikhwanul Muslimin, bergerak secara 
sirriyah (sembunyi-sembunyi/rahasia). Merupakan pergerakkan politik, takfir, mencela dan 
menyindir para ulama Rabbaniyyin, seperti Imam-imam kita yang tiga: Bin Baaz, Al-Albani dan 
Utsaimin. Menuduh mereka sebagai ulama haidh dan nifas. Setelah perang Teluk II 
serangannya terhadap dakwah Salafiyyah secara terang-terangan, bertambah keras baik 
secara agidah dan pemberitaan. Sampai menuduh para masyayikh dan ulama kita bahwa 
mereka tidak mengetahui wagi' (situasi dan kondisi/kenyataan), ilmunya dalam perkara nifas 
dan wanita-wanita nifas. Mereka sesuai dengan ahli bid'ah zaman dahulu, yang mengatakan: 
Figh (Imam) Malik, Auzai dan lainnya tidak melewati celana perempuan. 


Alangkah besar dosanya. Kalimat yang keluar dari mulut mereka. Orang yang tidak 
menghormati para ulama, dia adalah para penyeru fitnah. Orang-orang yang merendahkan Al- 
Albani, Bin Baz dan Utsaimin di zaman kita, maka dia tenggelam (di dalam kesesatan), 
pembuat fitnah, dia berada di pinggir jurang yang dalam. Karena dia berkehendak 
memalingkan wajah manusia kepadanya dan menghalangi manusia dari para ulama dan imam 
mereka yang Rabbani. 


Sehingga walaupun mereka mengaku beragidah Salafiyyah, tetapi manhaj mereka Ikhwani. 
Bahkan (mungkin) mereka lebih berbahaya dari Ikhwanul Muslimin, karena mereka berbaju 
Salafiyyah. 


Kita memohon kepada Allah Taala agar mereka diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, dan 
agar kelak mereka bersama dengan Salafiyyah yang murni, yang para Sahabat Rasulullah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6747 ) 


Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para tabiin berada diatasnya. Wabillahi taufik 


Tambahan Redaksi : Sururiyah adalah nisbat kepada seseorang yang bernama Muhammad 
Surur bin Nayif Zainal Abidin. Dia pernah menjadi guru di Arab Saudi dalam waktu yang cukup 
lama, sehingga memungkinkan menjalankan rencananya dan menyebarkan racunnya di 
tengah-tengah para pemuda. Tetapi setelah nampak keburukan niatnya, dia pergi, lalu 
bermukim di kota London, Inggris, sebuah negara kafir. 

“““## akhir kutipan 


kekkk 


Dari tulisan tersebut terlihat jelas bahwa diantara kaum Salafi sendiri saling berselisih, saling 
mengklaim bahwa kelompok mereka yang benar yang lainnya sesat. Begitupula yang dapat kita 
ketahui dari situs-situs berikut 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah-thogut-radio- 
rodja/ 
http://www.darussalaf.or.id/stories.php?catid-16 
http://ad-diin.blogspot.com/2012/01/untukmu-yang-masih-bertanya-tentang.html 
http://www.salafybpp.com/categoryblog/97-dusta-firanda-ditengah-badai-fitnah-yang-sedang-melanda- 
bag1i.htmi 
http://firanda.com/index.php/artikel/31-bantahan/144-tanggapan-terhadap-tulisan-seorang-ustadz- 
hafizohullah-http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id-1706 
http://www.youtube.com/watch?v-m3h1jE@FNhl 
http://www.youtube.com/watch?v-CNrEijcGSK 
http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 
http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 
http://isnad.net/?dl. name-dzulgornain. yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 
www.fb.com/notes/255000094557451 
www.fb.com/notes/padepokan-kanjeng-sunan/buku-sms-abu-abu-salafi-melawan-salafi-al-bani-vs-bin-bas- 
utsaimin/248700811863777 
http://www.wattpad.com/397024-salafy-haraky-vs-salafy-yamani-vs-salafy-sururi 


Salafi adalah kaum yang merasa mengikuti pemahaman salaf yang sholeh namun kenyataannya 
mereka hanyalah mengikuti pemahaman para ulama yang mengaku-aku mengikuti salaf yang 
sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan salaf yang sholeh. Apa yang dikatakan oleh 
ulama mereka sebagai pemahaman salaf yang sholeh , pada hakikatnya adalah pemahaman 
ulama mereka sendiri dari hasil muthola'ah (menelaah) kitab berdasarkan akal pikiran mereka 
sendiri. 


Dari tulisan di atas dan dari beberapa sumber yang lain dapat disimpulkan bahwa kaum Salafi ada 
tiga kelompok besar yakni : 
1. Salafi Wahhabi, Kaum yang mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab yang 
mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah 
2. Salafi Sururi, Kaum yang mengikuti pemahaman Muhammad Surur bin Nayif Zainal Abidin 
yang mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah 
3. Salafi Haraki atau Salafi Ikhwani, Kaum yang mengikuti pemahaman ulama seperti Sayyid 
@uthb, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Jamaludin Al-Afghany yang mengikuti 
pemahaman Ibnu Taimiyyah 


Kesimpulannya mereka semua mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah yang mengaku-aku 
mengikuti pemahaman salaf yang sholeh namun kenyataannya tidak bertalaggi (mengaji) dengan 
Salaf yang Sholeh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6748 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kami mengingatkan bahwa ditengarai kaum Zionis Yahudi mengangkat pemahaman Ibnu 
Taimiyyah untuk menimbulkan perselisihan di antara kaum muslim. Sudah terlihat jelas akibatnya 
dari kutipan tulisan di atas. Sungguh malu kita, kaum muslim pada umumnya membaca kutipan 
tulisan di atas. 


Kaum Zionis Yahudi mengangkat pemahaman Ibnu Taimiyyah dalam rangka mengurangi atau 
bahkan melenyapkan pengaruh pemahaman Imam Mazhab yang empat. 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


...Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi 
(termasuk Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang pada 
saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka 
berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan..... 


Istilah manhaj salaf atau mazhab salaf adalah bagian dari hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk membingungkan kaum muslim 
dalam bermazhab sekaligus upaya menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara kaum 
muslim karena perbedaan pemahaman.Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) 
langsung dengan Salaf yang sholeh tidak pernah menyampaikan atau menjelaskan adanya 
manhaj salaf atau mazhab salaf dalam kitab-kitab mereka. Tidak satu bab pun. 

Daripada mengikuti pemahaman-pemahaman para ulama yang bersandarkan muthola'ah 
(menelaah) kitab dengan akal pikiran mereka sendiri yang kemungkinan bercampur dengan hawa 
nafsu atau kepentingan, lebih baik dan selamat, kita mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang 
empat yang telah disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak). Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) 
langsung dengan Salaf yang sholeh. Imam Mazhab yang empat melihat langsung penerapan, 
perbuatan serta contoh nyata, jalan atau cara (manhaj) beribadah dari Salaf yang sholeh dan 
membukukannya dalam kitab figih mereka. 

Sekali lagi kami ingatkan, marilah kita mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang empat yang 
diperoleh dari lisannya Salaf yang Sholeh yang diperoleh dari lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1202. Mengapa memilih manhaj salaf 


Manhaj Salaf ? 


Salaf artinya orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu ada yang sholeh dan ada pula yang 
tidak sholeh 


Mazhab Salaf ? 


Penamaan mazhab dinisbatkan kepada nama ulama yang melakukan ijitihad dan istinbath atau 
disebut Imam Mujtahid Mutlak. Tidak ada nama Imam Mujtahid Mutlak bernama Salaf bin Fulan. 


Jika manhaj salaf atau mazhab salaf adalah hal yang teramat penting, tentulah Imam Mazhab 
yang empat yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salaf yang sholeh akan menyampaikan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6749 ) 


atau menjelaskan adanya manhaj salaf atau mazhab salaf dalam kitab-kitab mereka. 
Kenyataannya tidak satu bab pun mereka menjelaskan hal itu. 


Istilah manhaj salaf atau mazhab salaf adalah bagian dari hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi dan dipergunakan salah satunya oleh 
ulama Ibnu Taimiyyah agar orang banyak mau mempedulikan pendapat atau pemahaman beliau. 
Mau mempedulikan apa yang disampaikan olehnya walaupun beliau tidak mencapai kompetensi 
Imam Mujtahid Mutlak dan memang kita tidak pernah mendengar kesepakatan jumhur ulama akan 
adanya mazhab ibnu Taimiyyah 


Ulama Ibnu Taimiyyah dalam memahami agama dikenal berlandaskan muthola'ah (menelaah) 
kitab. Jadi sebenarnya apa yang dipahami oleh beliau adalah pemahaman beliau sendiri bukan 
pemahaman Salaf yang sholeh. 


Salah seorang ulama keturunan cucu Rasulullah, Habib Munzir mengatakan, “Orang yang berguru 
tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku 
tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa 
bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat dengan pemahaman dirinya, maka oleh 
sebab itu jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita 
harus mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah” 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Dalam mempelajari ilmu agama bukan sekedar memahami ilmu agama namun termasuk 
meneladani akhlak yang menyampaikan ilmu agama karena tujuan beragama adalah untuk 
mencapai muslim yang berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Ibnu Hajar al-Asgalani asy-Syafi'i berkata: “Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan 
Islam" 


Para Sahabat bukan orang-orang yang menelaah kitab namun orang-orang yang bertemu 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan meneladani Beliau. 


Para Tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan para Sahabat dan meneladani mereka. 


Para Tabi'ut Tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan para Tabi'in dan meneladani 
mereka. 


Para Imam Mazhab yang empat adalah mereka yang bertemu Salaf yang Sholeh dan meneladani 
mereka. 


Pengikut utama dari pemahaman Ibnu Taimiyyah adalah murid beliau yakni ulama Ibnu Goyyim al 
Jauziah. 


Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6750 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisih pemahaman Imam Mazhab 
yang empat. Imam Mazhab yang empat bertemu dan mendapatkan pemahaman langsung dari 
lisannnya Salaf yang sholeh. 


Contohnya Imam Syafii -rahimahullah adalah imam mazhab yang cukup luas wawasannya 
karena bertalaggi (mengaji) langsung kepada Salafush Sholeh dari berbagai tempat, mulai dari 
tempat tinggal awalnya di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke 
Irag, pindah ke Persia, kembali lagi ke Makkah, dari sini pindah lagi ke Madinah dan akhirnya ke 
Mesir. Perlu dimaklumi bahwa perpindahan beliau itu bukanlah untuk berniaga, bukan untuk turis, 
tetapi untuk mencari ilmu, mencari hadits-hadits, untuk pengetahuan agama. Jadi tidak heran 
kalau Imam Syafi'i -rahimahullah lebih banyak mendapatkan hadits dari lisannya Salafush Sholeh, 
melebihi dari yang didapat oleh Imam Hanafi -rahimahullah dan Imam Maliki -rahimahullah yang 
cenderung menetap di suatu tempat. 


Semula ulama Ibnu Taimiyyah bertalaggi (mengaji) dengan ulama-ulama bermazhab Hanbali 
namun pada akhirnya beliau lebih bersandarkan pemahaman beliau sendiri. Hal ini telah diuraikan 


dalam tulisan pada — http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/11/03/2011/07/28/semula- 
bermazhab-hambali/ 


Dikesankan atau dicitrakan seolah-olah banyak orang yang menolak dakwah Ibnu Taimiyyah 
namun sebenarnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah menolak pemahaman ala pemahaman 
Ibnu Taimiyyah sebagaimana contohnya yang diuraikan pada http:// 


mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


350 tahun lebih setelah Ibnu Taimiyyah wafat, pemahaman beliau diangkat kembali oleh ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal sebagai pendiri Wahhabi 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab memahami agama bersandarkan muthola'ah (menelaah) 
kitab-kitab ulama Ibnu Taimiyyah. Apa yang dipahami oleh ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 
belum tentu pula sama persis dengan apa yang dipahami oleh ulama Ibnu Taimiyyah karena 
mereka tidak bertemu. 


Sedangkan ulama Ahlus sunnah wal jama'ah pada umumnya bertalaggi (mengaji) dengan ulama- 
ulama yang mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang empat, antara lain mengaji kitab figih 
sebagaimana yang disampaikan ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin 
Humaid al-Najdi dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis 
biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, menuliskan sebagai berikut: "Sebagian 
ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, dari orang yang semasa dengan Syaikh 
Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu 
figih seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik 
tentang anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati- 
hati, kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar- 
benar terjadi. Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman (kakak Muhammad bin Abdul 
Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya dengan bantahan yang baik 
berdasarkan ayat-ayat al-Guran dan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Syaikh 
Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al-Radd “ala Muhammad bin 
Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari keburukan dan tipu daya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6751 


adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap orang-orang 
yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan membantahnya, lalu ia tidak 
mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang yang akan 
menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena pendapatnya yang 
mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn Humaid al-Najdi, al- 
Suhub al-Wabilah 'ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). " 


Ulama madzhab Hanafi, al-iImam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: "Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 
dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 
Jalalain sebagai berikut: "Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi “ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Daripada mengikuti pemahaman-pemahaman para ulama yang bersandarkan muthola'ah 
(menelaah) kitab dengan akal pikiran mereka sendiri yang kemungkinan bercampur dengan hawa 
nafsu atau kepentingan, lebih baik dan selamat, kita mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang 
empat yang telah disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin 
ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak). Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) 
langsung dengan Salaf yang sholeh. Imam Mazhab yang empat melihat langsung penerapan, 
perbuatan serta contoh nyata, jalan atau cara (manhaj) beribadah dari Salaf yang sholeh dan 
membukukannya dalam kitab-kitab mereka. 


Sekali lagi kami ingatkan, marilah kita mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang empat yang 
diperoleh dari lisannya Salaf yang Sholeh yang diperoleh dari lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1219. Paham Sekulerisme 


Paham sekulerisme adalah paham yang ditengarai diusung oleh kaum Zionis Yahudi. Paham yang 
awalnya dicitrakan sebagai pemisahan agama dari sistem pemerintahan atau negara seperti 
contoh kejatuhan kekhalifahan Turki Ustmani. 


Diriwayatkan oleh Umamah al Bahiliy dari Rasulullah saw bersabda,”Ikatan-ikatan Islam akan 
lepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh lepasnya ikatan berikutnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ikatan Islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. 
Ahmad) 


Namun pada hakikatnya paham sekulerisme sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Al @ashash 
dalam kitabnya Usus Al-Nahdha Al -Rasyidah adalah pemisahan agama dari kehidupan manusia 
atau pemisahan Tuhan dari kehidupan manusia. 


Seluruh aktivitas manusia yakni sikap dan perbuatan manusia harus dikaitkan dengan Allah Azza 
wa Jalla atau harus merujuk kepada hukum Allah sebagaimana yang termuat dalam Al @ur'an dan 
As Sunnah. 


Sangat keliru mereka yang mengatakan bahwa “baik itu relatif tergantung sudut pandang manusia 
atau kesepakatan antar manusia” 


Sikap dan perbuatan manusia yang buruk (sayyiah) adalah segala sikap dan perbuatan yang 
bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah. 


Sikap dan perbuatan manusia yang baik (hasanah) adalah segala sikap dan perbuatan yang 
sesuai atau tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah. 


Begitupula dengan segala hal yang baru (bid'ah) atau segala perbuatan manusia yang tidak 
pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam harus merujuk 
kepada Al @uran dan As Sunnah. 


Landasan kita memutuskan akan melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan atau 
dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah 


Segala hal yang baru (bid'ah) yang bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah adalah bid'ah 
dholalah 


Segala hal yang baru (bid'ah) yang tidak bertentangan dengan Al @uran dan As Sunnah adalah 
bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. 


Landasan ini disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf 
Sholeh, contohnya oleh Imam Syafi'i -rahimahullah, 


Ily ay ya Oa ant Lag Al RAN Ga NA Af Lets JP Ai Ula Ole aa Lb ae AI Un) aldi JG 

(ESL pp 313 Ale) Aeon 3 panai AI Gi WS ja Lah 
Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 


(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313). 


Keliru pula mereka yang mengatakan bahwa ada perbuatan manusia yang ibadah dan non ibadah. 


Sebagai hamba Allah maka seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah kepada Allah 
Azza wa Jalla karena memang kita diciptakan untuk itu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku” (AS Adz Dzaariyaat 51 : 56) 


“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (15 : 99) 
Ibadah terbagi dua yakni ibadah yang diwajibkanNya atau amal ketaatan dan ibadah yang tidak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6753 ) 


diwajibkanNya atau amal kebaikan. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/04/hakikat-kehidupan-manusia/ 
Potongan perkataan atau potongan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang disalah 
gunakan untuk pembenaran paham Sekulerisme adalah yang artinya, “dan kamu sekalian lebih 
mengetahui urusan-urusan duniamu”. (HR. Muslim 4358 ) 
Hadits selengkapnya, 

menda ala Wan Ale aj Oya Wae KG pl JB jala yi Spa jp Lan WII yasy Tae ad oa Kal Ha 

IG ah AA SI Dop pa al da AN Ji an Dg ya cad ja Tae pl 3 AI ba 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan “Amru An Nagid seluruhnya dari 
Al Aswad bin “Amir, Abu Bakr berkata, Telah menceritakan kepada kami Aswad bin "Amir: Telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin “Urwah dari Bapaknya dari 
'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam pernah melewati suatu 
kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: “Sekiranya mereka tidak 
melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh 
dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu “alaihi wasallam melewati mereka lagi 
dan melihat hal itu beliau bertanya: “Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab: 
Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih 
mengetahui urusan dunia kalian” (HR Muslim 4358) 


Kaum sekulerisme berpendapat urusan dunia tidaklah diurus oleh agama, terbukti dalam hadits 
tersebut Rasulullah salah memberikan nasehat dalam penanaman kurma berikut contoh 
pernyataan mereka selengkapnya 


“Ketika Nabi shallalahu alaihi wasallam memberikan nasihat tentang cara mengawinkan pohon 
kurma supaya berbuah, ini bisa dianggap bahwa beliau sudah memasukkan otoritas agama untuk 
urusan duniawi yang di mana beliau tidak mendapatkan wahyu atau kewenangan untuk itu. Tapi 
ternyata dalam masalah menanam kurma ini pendapat beliau keliru. Pohon kurma itu malah 
menjadi mandul. Maka para petani kurma itu mengadu lagi kepada Nabi saw, meminta 
pertanggungjawaban beliau. Dan beliau menyadari kesalahan advisnya waktu itu dan dengan 
rendah hati berkata, “Kalau itu berkaitan dengan urusan agama ikutilah aku, tapi kalau itu 
berkaitan dengan urusan dunia kamu, maka “Antum a'lamu bi umuri dunyaakum”, kamu sekalian 
lebih mengetahui urusan duniamu. Rasulullah mengakui keterbatasannya. Rasulullah bukanlah 
penentu untuk segala hal. Rasul bukanlah orang yang paling tahu untuk segala hal. Bahkan untuk 
urusan dunia di jaman beliau pun beliau bukanlah orang yang paling tahu. Jadi tidak mungkin jika 
kita menuntut Rasulullah untuk mengetahui segala sesuatu hal tentang urusan dunia. Apalagi 
kalau mengurusi urusan kita di jaman modern ini...! Tentu tidak mungkin kita harus mencari-cari 
semua aturan tetek-bengek dalam hadist beliau. Itu namanya set-back. Lha wong di jamannya 
saja Rasulullah menyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak beliau pahami dan hendaknya tidak 
mengikuti pendapat beliau dalam “urusan duniamu' tersebut.” 


Dalam hadits di atas Rasulullah hanya memberikan tanggapan mengapa mesti kurma itu 
dikawinkan segala, mengapa tidak dibiarkan begitu saja secara alami. Hal ini dapat kita ketahui 
terkait firman Allah Azza wa Jalla, “subhaana alladzii khalaga al-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitu 
al-ardhu” , “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari 
apa yang ditumbuhkan oleh bumi” (AS Yaa Siin (36:36). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6754 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Permasalahan kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak tidaklah terkait dengan tanggapan 
Rasulullah. 


Sedangkan makna perkataan Rasulullah, “wa antum a'lamu bi amri dunyakum”, “dan kamu 
sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu” , yang dimaksud “urusan dunia” khusus 
urusan disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan tertentu di luar ilmu agama, seperti dalam hadits 
tersebut adalah ilmu pertanian, ilmu pengetahuan manusia dalam membantu perkawinan kurma. 


Namun ilmu pengetahuan yang didalami oleh manusia harus tetap merujuk dengan Al @uran dan 
As Sunnah dan menetapkannya dalam hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, 
dan mubah). Perbuatan merujuk dengan Al @uran dan As Sunnah termasuk ke dalam dzikrullah 
(mengingat Allah) sebagaimana Ulil Albab, muslim yang menggunakan lubb atau akal galbu atau 
muslim yang menundukkan akal pikirannya kepada akal galbu sebagaimana yang telah diuraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/29/tundukkan-akal-pikiran/ 


Ulil Albab sebagaimana firman Allah yang artinya, 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran: 191). 


“Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang dalam tentang Al Guran dan As Sunnah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar 
telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran 
(dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 

“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
1220. Hakikat kehidupan adalah untuk meraih cinta-Nya 


Paham sekulerisme adalah paham yang ditengarai diusung oleh kaum Zionis Yahudi. Paham yang 
awalnya dicitrakan sebagai pemisahan agama dari sistem pemerintahan atau negara seperti 
contoh kejatuhan kekhalifahan Turki Ustmani. 


Diriwayatkan oleh Umamah al Bahiliy dari Rasulullah saw bersabda,”Ikatan-ikatan Islam akan 
lepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh lepasnya ikatan berikutnya. 
Ikatan Islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. 
Ahmad) 


Namun pada hakikatnya paham sekulerisme sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Al @ashash 
dalam kitabnya Usus Al-Nahdha Al -Rasyidah adalah pemisahan agama dari kehidupan manusia 
atau pemisahan Tuhan dari kehidupan manusia. 


Seluruh aktivitas manusia yakni sikap dan perbuatan manusia harus dikaitkan dengan Allah Azza 
wa Jalla atau harus merujuk kepada hukum Allah sebagaimana yang termuat dalam Al @ur'an dan 
As Sunnah. 


Sangat keliru mereka yang mengatakan bahwa “baik itu relatif tergantung sudut pandang manusia 
atau kesepakatan antar manusia” 


Sikap dan perbuatan manusia yang buruk (sayyiah) adalah segala sikap dan perbuatan yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6755 ) 


bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah. 


Sikap dan perbuatan manusia yang baik (hasanah) adalah segala sikap dan perbuatan yang 
seusai atau tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah. 


Begitupula dengan segala hal yang baru (bid'ah) atau segala perbuatan manusia yang tidak 
pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam harus merujuk 
kepada Al @ur'an dan As Sunnah. 


Landasan kita memutuskan akan melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan atau 
dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah 


Segala hal yang baru (bid'ah) yang bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah adalah bid'ah 
dholalah 


Segala hal yang baru (bid'ah) yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah adalah 
bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. 


Landasan ini disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf 
Sholeh, contohnya oleh Imam Syafi'i -rahimahullah, 


-g 9 


Ily ay ya Oa ant Lag Al RAN Ge YAI GI Lot JI Ri Ula Gde al Lb ae An) aldi JG 

(ESL 2 313 Al) Aeilny— 3 mali AI Gi WS ja Lah 
Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 


(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313) 


Keliru pula mereka yang mengatakan bahwa ada perbuatan manusia yang ibadah dan non ibadah. 


Sebagai hamba Allah maka seluruh sikap dan perbuatan kita adalah untuk beribadah kepada Allah 
Azza wa Jalla karena memang kita diciptakan untuk itu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku” (AS Adz Dzaariyaat 51 : 56) 


“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (151 : 99) 


Ibadah terbagi dua yakni ibadah yang diwajibkanNya atau amal ketaatan dan ibadah yang tidak 
diwajibkanNya atau amal kebaikan 


Dalam beberapa firman Allah ta'ala dapat kita temukan padanannya adalah orang beriman 
(mukmin) dan mengerjakan amal shaleh (amal kebaikan) seperti contohnya yang artinya 


“....Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia 
dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa 
hisab". (AS Al Mu'min (401:40) 


Dikatakan orang beriman (mukmin) jika mengerjakan amal ketaatan 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah 
orang-orang yang beriman (mukmin).” (AS Al Anfaal (8111) 


Amal ketaatan adalah ibadah yang telah diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi meliputi 
menjalankan kewajiban jika ditinggalkan berdosa, menjauhi larangan dan pengharaman jika 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6756 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dilanggar / dikerjakan berdosa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi). 


Fungsi amal ketaatan adalah mendekatkan dari Surga dan menjauhkan dari Neraka. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 


“mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
“menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) 


Fungsi amal kebaikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala untuk meraih cintaNya 
atau ridhoNya 


Dalam sebuah hadits Gudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (amal ketaatan), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amalan sunnah (amal kebaikan), maka Aku mencintai dia." (HR Bukhari 6021) 


Kesimpulannya amal ketaatan suatu keharusan atau syarat sebagai hamba Allah atau disebut 
perkara syariat untuk mendekatkan dari Surga dan menjauhkan dari Neraka sedangkan amal 
kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala untuk meraih cintaNya atau ridhoNya. 


Muslim yang menjalankan amal ketaatan atau muslim yang beriman (mukmin) dan menjalankan 
amal kebaikan adalah disebut muhsin / muhsinin, muslim yang ihsan atau muslim yang baik atau 
sholihin. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al @ura'an yang mengandung hikmah, menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi muhsinin (orang-orang yang berbuat kebaikan), (yaitu) orang-orang 
yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung” (AS Lukman (31J:2-5) 


Muslim yang meraih magom disisiNya adalah orang-orang yang telah dikaruniai ni'mat oleh Allah 
dan mereka sebenar-benarnya berada di jalan yang liurus. Mereka minimal muslim yang sholeh, 
berkumpul dengan 4 golongan manusia yang meraih magom disisiNya yakni para Nabi, Shiddigin, 
Syuhada dan muslim yang sholeh. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka...” (@S Al Fatihah (1:6-7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6757 


Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi dan meraih magom disisiNya sehingga menjadi kekasih 
Allah (wali Allah) dengan mencapai shiddigin. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana 
yang diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/ 
magom-wali-allah/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanau wa ta'ala". 


Seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga kita 
dapat mencintai mereka. 


Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang 
saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan 
bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas 
mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah 'Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” 


Seorang laki-laki bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka, mudah-mudahan kami 
menyukainya". 

Nabi bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah 'Azza wa Jalla walaupun 
mereka tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi 
Allah sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan 
mereka itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan 
manusia” kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (AS Yunus (101:62 ) 


Wali Allah adalah mereka yang meminta pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. 


Dalam sebuah hadits gudsi Allah ta'ala berfirman, “jika Aku sudah mencintainya, maka Akulah 
pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk 
memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk 
berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku- 
lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi pelakunya sendiri 
sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia (khawatir) 
terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya.” (HR Bukhari 
6021) 


Contoh Wali Allah di kalangan Tabi'in adalah Uwais ra 
Suatu hari Umar r.a. kedatangan rombongan dari Yaman, lalu ia bertanya : 
“Adakah di antara kalian yang datang dari suku @arn?”. 


Lalu seorang maju ke dapan menghadap Umar. Orang tersebut saling bertatap pandang sejenak 
dengan Umar. Umar pun memperhatikannya dengan penuh selidik. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6758 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Siapa namamu? tanya Umar. 

“Aku Uwais”, jawabnya datar. 

“Apakah engkau hanya mempunyai seorang Ibu yang masih hidup?, tanya Umar lagi. 
“Benar, Amirul Mu'minin”, jawab Uwais tegas. 


Umar masih penasaran lalu bertanya kembali “Apakah engkau mempunyai bercak putih sebesar 
uang dirham?” (maksudnya penyakit kulit berwarna putih seperti panu tapi tidak hilang). 


“Benar, Amirul Mu'minin, dulu aku terkena penyakit kulit “belang”, lalu aku berdo'a kepada Allah 
agar disembuhkan. Alhamdulillah, Allah memberiku kesembuhan kecuali sebesar uang dirham di 
dekat pusarku yang masih tersisa, itu untuk mengingatkanku kepada Tuhanku”. 


“Mintakan aku ampunan kepada Allah". 


Uwais terperanjat mendengar permintaan Umar tersebut, sambil berkata dengan penuh 
keheranan. “Wahai Amirul Mu'minin, engkau justru yang lebih behak memintakan kami ampunan 
kepada Allah, bukankah engkau sahabat Nabi?" 


Lalu Umar berkata “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata 
“Sesungguhnya sebaik-baik Tabiin adalah seorang bernama Uwais, mempunyai seorang ibu yang 
selalu dipatuhinya, pernah sakit belang dan disembuhkan Allah kecuali sebesar uang dinar di 
dekat pusarnya, apabila ia bersumpah pasti dikabulkan Allah. Bila kalian menemuinya mintalah 
kepadanya agar ia memintakan ampunan kepada Allah" 


Uwais lalu mendoa'kan Umar agar diberi ampunan Allah. Lalu Uwais pun menghilang dalam 
kerumunan rombongan dari Yaman yang akan melanjutkan perjalanan ke Kufah. (HR Ahmad) 


Wali Allah adalah mereka yang bermakrifat atau mereka yang menyaksikan Allah dengan hati (ain 
bashiroh) sehingga shiddigin, membenarkan bahwa tiada selain Allah. Selain Allah ta'ala adalah 
tiada, fana, adam atau dikatakan oleh Buya Hamka , ulama pakar syariat yang pada akhirnya 
menjalankan tasawuf dengan ungkapan bahwa dirinya bukanlah Hamka, tetapi “hampa” 
sebagaimana yang dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/28/hampa/ 

Begitupula dalam pencairan Bung Karno bagaimana mati dengan keadaan tersenyum, mati dalam 
keadaan menyaksikan hanyalah Allah ta'ala sebagaimana yang dapat diketahui dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/09/sukarno-dan-mati-senyum/ 


Jika belum dapat bermakrifat atau menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) maka 
setiap akan bersikap atau berbuat , ingatlah selalu sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
yakni , "jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu" (HR Muslim) 


Muslim yang meyakini diawasi/dilihat oleh Allah -Maha Agung sifatNya atau muslim yang ihsan 
atau muslim yang dapat melihat Rabb dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat 
maka ia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya, mencegah dirinya dari 
perbuatan maksiat, mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sehingga 
terwujud dalam berakhlakul karimah. Inilah tujuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus 
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Hakikat beragama atau hakikat kehidupan adalah untuk meraih cintaNya. Jalannya adalah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6759 ) 


berupaya mencintai Allah dan RasulNya dengan menjadi muslim yang berakhlakul karimah, 
muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat yakni muslim yang menyaksikan Allah dengan hati 
(ain bashiroh) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1221. Kaum Wahabi 


Dari buku berjudul "Api Sejarah", karya Ahmad Mansur Suryanegara yang diterbitkan Salamadani 
Pustaka Semesta, cetakan I Juli 2009 pada halaman 167 dapat kita ketahui bahwa gerakan 
Zionisme dalam gerakan politiknya ada dua langkah kerjasama yakni 

1. Di Turki, dengan mendukung Kemal Pasha (Yahudi) menumbangkan kesultanan Turki, 1924 

M untuk membebaskan Palestina dari kesultanan Turki 

2. Di Arabia, bekerjasama dengan Raja Ibnu Saud , sekte Wahabi. 


Kerajaan Protestan Anglikan, Inggris berhasil menumbangkan kerajaan Arabia dari kekuasaan 
Raja Husein ataupun putra Raja Ali, Ahlus sunnah wal Jama'ah yang mengklaim batas wilayah 
Arabia meliputi Palestina dan Syiria bekas wialyah kekuasaan kesultanan Turki. Klaim atas kedua 
wiayah tersebut menjadikan Raja Husein dan putranya Raja Ali, dimakzulkan. Kemudian, kedua 
raja tersebut minta suaka di Cyprus dan Irak. 


Kelanjutan dari kerjasama tersebut, Kerajaan Protestan Anglikan Inggris mengakui Abdul Aziz bin 
Saudi (sekte Wahabi) sebagai raja Kerajaan Saudi Arabia yang tidak mengklaim wilayah Palestina 
dan Syria sebagai wilayah Saudi Arabia. 


Keberhasilan kedua kerjasama ini, memungkinkan berdirinya negara Israel, sesudah perang dunia 
1, 1939-1945M, tepatnya 15 Mei 1948 


Kaum Wahabi adalah kaum yang mengikuti pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 
berasal dari Kabilah Banu Tamim, lahir 1115 H., wafat tahun 1206 H. 


Kabilah Banu Tamim adalah kabilah yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dan 
ada pula yang tidak disukai dari kabilah ini adalah kaum yang mengikuti pemahaman seorang 
khawarij, kaum yangn pemahaman yang keluar (kharaja) dari pemahaman jama'ah kaum muslim 
seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi. Hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/19/asal-kaum-khawarij/ 

Pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah melalui 
muthola'ah (menelaah kitab) berdasarkan akal pikirannya sendiri. Pemahaman Muhammad bin 
Abdul Wahhab belum tentu sama dengan pemahaman Ibnu Taimiyyah karena Muhammad bin 
Abdul Wahhab tidak bertemu dengan Ibnu Taimiyyah. 


Pemahaman Ibnu Taimiyyah bukanlah pemahaman Salaf yang sholeh karena Ibnu Taimiyyah 
tidak bertemu atau bertalaggi (mengaji) dengan Salaf yang sholeh. Pemahaman Ibnu Taimiyyah 
adalah pemahaman beliau sendiri melalui muthola'ah (menelaah kitab) berdasarkan akal 
pikirannya sendiri 


Ibnu Hajar al-Asgalani asy-Syafi'i berkata: “Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan 
Islam" 


Sahabat mengambil pemahaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena bertemu dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6760 PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Beliau. 
Tabi'in mengambil pemahaman Sahabat karena bertemu dengan para Sahabat. 
Tabi'ut Tabi'in mengambil pemahaman Tabi'in karena bertemu dengan para Tabi'in 


Imam Mazhab yang empat mengambil pemahaman Salaf yang sholeh karena bertemu atau 
bertalaggil(mengaji) dengan Salaf yang sholeh 


Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami dalam biografi Ulama Muhammad ibnu Abdil Wahhab yang 
juga ditashhihkan oleh Ulama Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz, mengakui Wahhabi adalah ajaran 
Ulama Muhammad bin Abdil Wahhab. 
- Di halaman 59 disebutkan : sks Ws 5 ck, » sel Ulu “maka tegaklah revolusi di atas tangan 
para da'i Wahhabi" 
- Di halaman 60 disebutkan : su Luk 20 Leg Uwi UakA 2, S4 “ atas dasar dari dakwah agama 
wahhabi di Mekkah” , 2x0 Arah Sl, Ibis Isu, , “mereka beragama dengan Islam atas 
Mazhab Wahhabi 


Ulama madzhab Hanbali, al-lmam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi dalam kitabnya 
al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah 
pendiri Wahhabi, menuliskan sebagai berikut: 


“Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, dari orang yang semasa dengan 
Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada anaknya, karena ia tidak suka 
belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Sang ayah selalu 
berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata kepada 
masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad.” Sampai akhirnya 
takdir Allah benar-benar terjadi. Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman (kakak Muhammad 
bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya dengan bantahan 
yang baik berdasarkan ayat-ayat al-Guran dan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam. 
Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al-Radd “ala 
Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari keburukan dan 
tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap 
orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan 
membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan 
mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena 
pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn 
Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Ulama madzhab Hanafi, al-lImam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: “Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 
dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6761 


Jalalain sebagai berikut: “Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi “ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Kaum Wahabi , mereka adalah korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk memahami Al @uran dan As Sunnah dengan akal 
pikiran sendiri tanpa memperhatikan pendapat/pemahaman ulama bersanad ilmu atau bersanad 
guru yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Salah satu akibatnya adalah kesalahpahaman tentang bid'ah yang sesungguhnya bertujuan untuk 
memuluskan paham sekulerisme, memisahkan Tuhan dari kehidupan manusia sebagaimana yang 
telah disampaikan dalam tulisan sebelumnya pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/04/paham-sekulerisme/ 


Jumhur ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al @uran dan As Sunnah dengan 
belajar sendiri (secara otodidak) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan memahaminya 
dengan akal pikiran sendiri, kemungkinan besar akan berakibat negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang kehilangan ruhnya atau aspek bathin 

2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Tasybihillah Bikholgihi berakibat kekufuran dalam i'tigod karena kesalahpahaman dalam i'tigod 
salah satunya mereka yang berkeyakinan bahwa Allah ta'ala bertempat atau meninggi dalam arti 
jarak di atas "Arsy (tempat yang jauh , beratus-ratus tahun perjalanan) sesungguhnya bertujuan 
untuk "menjauhkan" Tuhan dari kehidupan manusia. 


Padahal Allah ta'ala menyampaikan tentang diriNya yang artinya, 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang “Aku” maka (jawablah) 
bahwasanya Aku adalah dekat".( Al Bagarah (21:186 ). 
“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat (AS Al-Wagi'ah 
(56: 85 ). 
“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (AS. Gaaf (50) :16 ) 


Salah satu pegangan mereka sehingga mengi'tigodkan bahwa Allah ta'ala bertempat di suatu 
tempat yang jauh, beratus-ratus tahun perjalanan adalah hadits berikut, 


Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin ash-Shabbah dan Abu Bakar bin Abi 
Syaibah dan keduanya berdekatan dalam lafazh hadits tersebut, keduanya berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Hajjaj ash-Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir 
dari Hilal bin Abi Maimunah dari “Atha' bin Yasar dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami dia 
berkata, Ketika aku sedang shalat bersama-sama Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam, tiba-tiba 
ada seorang laki-laki dari suatu kaum bersin. Lalu aku mengucapkan, “Yarhamukallah (semoga 
Allah memberi Anda rahmat) “ Maka seluruh jamaah menujukan pandangannya kepadaku. Aku 
berkata, Aduh, celakalah ibuku! Mengapa Anda semua memelototiku? Mereka bahkan 
menepukkan tangan mereka pada paha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka 
menyuruhku diam. Tetapi aku telah diam. Tatkala Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam selesai 
shalat, Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu (ungkapan sumpah Arab), aku belum pernah bertemu 
seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi 
Allah! Beliau tidak menghardikku, tidak memukul dan tidak memakiku. Beliau bersabda, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6762 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena shalat itu 
hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-@uran.' -Atau sebagaimana yang disabdakan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, Saya berkata, “Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, 
sesungguhnya aku dekat dengan masa jahiliyyah. Dan sungguh Allah telah mendatangkan agama 
Islam, sedangkan di antara kita ada beberapa laki-laki yang mendatangi dukun.' Beliau bersabda, 
“Janganlah kamu mendatangi mereka.' Dia berkata, “Dan di antara kita ada beberapa laki-laki yang 
bertathayyur (berfirasat sial). Beliau bersabda, “Itu adalah rasa waswas yang mereka dapatkan 
dalam dada mereka yang seringkali menghalangi mereka (untuk melakukan sesuatu), maka 
janganlah menghalang-halangi mereka. -Ibnu Shabbah berkata dengan redaksi, “Maka jangan 
menghalangi kalian-. Dia berkata, Aku berkata, “Di antara kami adalah beberapa orang yang 
menuliskan garis hidup. Beliau menjawab, “Dahulu salah seorang nabi menuliskan garis hidup, 
maka barangsiapa yang bersesuaian garis hidupnya, maka itulah (yang tepat, maksudnya seorang 
nabi boleh menggambarkan masa yang akan datang, pent) “. Dia berkata lagi, Dahulu saya 
mempunyai budak wanita yang menggembala kambing di depan gunung Uhud dan al- 
Jawwaniyah. Pada suatu hari aku memeriksanya, ternyata seekor serigala telah membawa seekor 
kambing dari gembalaannya. Aku adalah laki-laki biasa dari keturunan bani Adam yang bisa 
marah sebagaimana mereka juga bisa marah. Tetapi aku menamparnya sekali. Lalu aku 
mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, dan beliau anggap tamparan itu adalah 
masalah besar. Aku berkata, (Untuk menebus kesalahanku), tidakkah lebih baik aku 
memerdekakannya? ' Beliau bersabda, “Bawalah dia kepadaku. Lalu aku membawanya 
menghadap beliau. Lalu beliau bertanya, “Di manakah Allah? “ Budak itu menjawab, “Di langit. 
Beliau bertanya, “Siapakah aku? “ Dia menjawab, “Kamu adalah utusan Allah." Beliau bersabda, 
'Bebaskanlah dia, karena dia seorang wanita mukminah'. Telah menceritakan kepada kami Ishag 
bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami al- 
Auza' dari Yahya bin Abi Katsir dengan isnad ini hadits semisalnya (HR Muslim 836) 


Hal yang utama dalam hadits tersebut adalah menyampaikan perkataan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bahwa “Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada percakapan 
manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-G@uran.”. Hadits itupun dapat 
kita temukan dalam bab tentang tempat sholat bukan bab iman. Entah kenapa mereka 
menjadikannya sebagai landasan itigad / akidah. 


Sebagaian ulama berpendapat bahwa pertanyaan “Di mana” sekedar untuk mengetahui apakah 
budak tersebut adalah penyembah berhala (sesuatu di bumi atau buatan manusia) sebagaimana 
kebiasaan sebagian orang Arab pada waktu itu. Tidak bisa dijadikan landasan keimanan /akidah 
karena ada juga yang menyembah matahari, bulan, atau bintang yang merupakan tuhan di langit 
juga bagi mereka. 


Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) maka ia 
mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus syariah. Yakni 
pertanyaan “Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah bukan tempat 
Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan magam (tempat) dan 
juga bisa digunakan untuk menanyakan makanah (kedudukan'/derajat). Jadi maknanya, “Seberapa 
besar pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul 
kodri jiddan (derajat Allah sangat tinggi) 


Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadits tersebut syadz untuk dijadikan 
landasan menyangkut masalah akidah karena tidak dapat dikatakan “di mana” atau bagaimana 
bagi Allah Azza wa Jalla. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6763 ) 


Ibnu Hajar al Asgallani dalam Fathu al Bari-nya,1/221: 


“Karena sesungguhnya jangkauan akal terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek 
untuk menggapainya, maka tidak boleh dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan 
bagaimana begini? Sebagaimana tidak boleh juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-nya: 
Di mana?.” 


Imam Sayyidina Ali ra juga mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Tinjauan lebih lanjut tentang hadits tersebut selengkapnya silahkan baca tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/12/hadits-jariyah/ 


Kaum muslim sebaiknya mengikuti pemahaman atau pendapat jumhur ulama karena itulah 
sunnah Rasulullah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka 
ikutilah as-sawad al a'zham (jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jamaah adalah 
Sawadul A'dzam. 


Kita jangan mengikuti pemahaman yang menyempal atau keluar (kharaja) dari pemahaman atau 
pendapat jumhur ulama. Keluar (kharaja) dari pemahaman jama'ah kaum muslim atau keluar dari 
pemahaman atau pendapat jumhur ulama dinamakan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak 
(plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk menghindari pemahaman yang 
menyempal dari jamaah muslimin dan imamnya 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “hendaklah kamu 
selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka" 


Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? 


Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok pemahaman / sekte) itu, 
sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. 
(Riwayat Bukhari V1615-616, XIII/35. Muslim XI1/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. 
Ibnu Majah no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad 
V/386-387 dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399) 


Kemudian diceritakan dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang 
yang bertanya kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jamaah, karena 
Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6764 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dan dalam hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia 
berpecah belah menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. 
Hindarilah semua firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam 
keburukan”. 


Lebih baik dan selamat, kita mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang empat yang telah 
disepakati oleh jumhur ulama sejak dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin ijtihad kaum 
muslim (Imam Mujtahid Mutlak). Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan 
Salaf yang sholeh. Imam Mazhab yang empat melihat langsung penerapan, perbuatan serta 
contoh nyata, jalan atau cara (manhaj) beribadah dari Salaf yang sholeh dan membukukannya 
dalam kitab-kitab mereka. 


Sekali lagi kami ingatkan, marilah kita mengikuti pemahaman Imam Mazhab yang empat yang 
diperoleh dari lisannya Salaf yang Sholeh yang diperoleh dari lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


2453. MAKALAH : Sejarah Wahabi 


Menanggapi banyaknya permintaan pembaca tentang sejarah berdirinya Wahabi maka kami 
berusaha memenuhi permintaan itu sesuai dengan asal usul dan sejarah perkembangannya 
semaksimal mungkin berdasarkan berbagai sumber dan rujukan kitab-kitab yang dapat 
dipertanggung-jawabkan, diantaranya, Fitnatul Wahabiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, 
Ptirofatul Jasus Al-Injizy pengakuan Mr. Hempher, Daulah Utsmaniyah dan Khulashatul Kalam 
karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan lain-lain. Nama Aliran Wahabi ini diambil dari nama 
pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed tahun 1111 H / 1699 M). Asal mulanya 
dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain dan diantara 
negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India dan Syam. Kemudian pada tahun 
1125 H/ 1713 M, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama Mr. Hempher yang 
bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris 
untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte 
bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Baha'i. Bahkan Muhammad bin 
Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan alirannya 
Wahabi. 


Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan sunni pengikut madzhab Hanbali, 
bahkan ayahnya Syaikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya. 
Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia 
bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk 
berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Setelah hal itu terbukti 
ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan kakak kandungnya, 
Sulaiman bin Abdul Wahab, ulama besar dari madzhab Hanbali, menulis buku bantahan 
kepadanya dengan judul As-Sawa'igul Ilahiyah Fir Raddi Alal Wahabiyah. Tidak ketinggalan pula 
salah satu gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi as-Syafi'i, menulis surat 
berisi nasehat: “Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari 
mengkafirkan kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawassuli 
bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 67e5 ) 


bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madharrat, kalau dia menentang bolehlah 
dia kau anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul A'zham (kelompok 
mayoritas) diantara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar, orang yang 
menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan 
muslimin.” 


Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Ahlus Sunah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. 
Allah Azza wa Jalla berfirman: “Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas 
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia 
leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka bergelimang dalam 
kesesatan) dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat 
kembali.” (AS: An-Nisa 4:115). 


Salah satu dari ajaran yang (diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah mengkufurkan 
kaum muslim sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain-lain. 
Berbagai dalil akurat yang disampaikan ahlussunnah wal jama'ah berkaitan dengan tawassul, 
ziarah kubur serta maulid, ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru 
berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya 
sendiri. 


Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, “Berapa banyak 
Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadhan?” Dengan segera dia menjawab, 
“Setiap malam Allah membebaskan 100 ribu orang, dan di akhir malam Ramadhan Allah 
membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir 
Ramadhan" Lelaki itu bertanya lagi “Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai satu persen pun dari 
jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah 
jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang 
muslim.” Mendengar jawaban itu Ibn Abdil Wahab pun terdiam seribu bahasa. Sekalipun demikian 
Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggubris nasehat ayahnya dan guru-gurunya itu. 


Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah 
Najed. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh. Termasuk 
diantara pengikutnya adalah penguasa Dar'iyah, Muhammad bin Saud (meninggal tahun 1178 H / 
1765 M) pendiri dinasti Saudi, yang dikemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara 
penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibn Saud sendiri sangat 
patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau 
merampas harta seseorang dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum 
muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih, dan membunuh orang musyrik dijamin 
surga. 


Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, 
seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansiy, Tulaihah Al-Asadiy dll. Agaknya dia punya 
keinginan mengaku nabi, ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya 
dengan julukan Al-Anshar, sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. Kalau 
seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan dua syahadat di hadapannya 
kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik, begitu pula 
kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya telah 
mati kafir. Kalau mau mengakui hal tersebut dia diterima menjadi pengikutnya, kalau tidak dia pun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6766 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


langsung dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi Shallallahu "Alaihi 
wa Sallam dengan dalih pemurnian akidah, dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan 
Nabi di hadapannya, sampai-sampai seorang pengikutnya berkata : “Tongkatku ini masih lebih 
baik dari Muhammad, karena tongkat-ku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan 
Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Muhammad bin Abdul Wahab di 
hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Pengikutnya semakin 
banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. Keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi 
yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab, seperti tawassul, ziarah kubur, peringatan 
Maulid dan sebagainya. Tak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab 
lantas menyerang makam-makam yang mulia. Bahkan, pada 1802, mereka menyerang Karbala- 
Irak, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad Shallallahu "Alaihi wa Sallam, Husein bin 
Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat munkar yang berpotensi syirik kepada 
Allah. Dua tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas 
kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di Hujrah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam. 


Keberhasilan menaklukkan Madinah berlanjut. Mereka masuk ke Mekkah pada 1806, dan 
merusak kiswah, kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan 
kubah di Ma'la, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tempat 
kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, masjid 
Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin 
sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci-maki ahli 
kubur bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Gerakan kaum Wahabi ini 
membuat Sultan Mahmud II, penguasa Kerajaan Usmani, Istanbul-Turki, murka. Dikirimlah 
prajuritnya yang bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali, untuk melumpuhkannya. 
Pada 1813, Madinah dan Mekkah bisa direbut kembali. Gerakan Wahabi surut. Tapi, pada awal 
abad ke-20, Abdul Aziz bin Sa'ud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia 
berhasil menduduki Mekkah, lalu ke Madinah dan Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat 
kekalahannya dalam Perang Dunia I. Sejak itu, hingga kini, paham Wahabi mengendalikan 
pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh 
mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya 
Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang penuh dengan pergolakan pemikiran, sebab kelompok 
ekstrem itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman agama Sunni-Syafi'i yang sudah mapan. 


Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam 
sahabat-sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang berada di Ma'la (Mekkah), di Bagi' dan 
Uhud (Madinah) semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan mengunakan dinamit 
penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dilahirkan, yaitu 
di Sug al Leil diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir 
onta, namun karena gencarnya desakan kaum Muslimin International maka dibangun 
perpustakaan. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan 
menghormati nilai-nilai luhur Islam. Semula Al-@ubbatul Khadra (kubah hijau) tempat Nabi 
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dimakamkan juga akan dihancurkan dan diratakan 
dengan tanah tapi karena ancaman International maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan 
mengurungkan niatnya. Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan 
dimodifikasi termasuk magom Ibrahim akan digeser tapi karena banyak yang menentangnya maka 
diurungkan. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6767 ) 


Pengembangan kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan situs-situs 
sejarah Islam. Makin habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam dan sahabatnya. Bangunan itu dibongkar karena khawatir dijadikan tempat 
keramat. Bahkan sekarang, tempat kelahiran Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terancam akan 
dibongkar untuk perluasan tempat parkir. Sebelumnya, rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu 
digusur. Padahal, disitulah Rasulullah berulang-ulang menerima wahyu. Di tempat itu juga putra- 
putrinya dilahirkan serta Khadijah meninggal. 


Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan Wahabisme paling punya andil dalam pemusnahan 
ini. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu bisa mengarah kepada pemujaan berhala 
baru. Pada bulan Juli yang lalu, Sami Angawi, pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut 
mengatakan bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. Pada lokasi 
bangunan berumur 1.400 tahun Itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan 
ziarah jamaah haji dan umrah. 


“Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Bagian bersejarahnya akan 
segera diratakan untuk dibangun tempat parkir,” katanya kepada Reuters. Angawi menyebut 
setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun 
terakhir. Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak Arab Saudi 
berdiri pada 1932. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan 
Keagamaan Senior Kerajaan pada tahun 1994. Dalam maklumat tersebut tertulis, “Pelestarian 
bangunan bangunan bersejarah berpotensi menggiring umat Muslim pada penyembahan berhala.” 
(Mirip Masonic bukan?) 


Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak 
menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Ar-Rasul Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam. Semua jejak jerih payah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. Sebaliknya 
mereka malah mendatangkan para arkeolog (ahli purbakala) dari seluruh dunia dengan biaya 
ratusan juta dollar untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum 
jahiliyah maupun sebelumnya dengan dalih obyek wisata. Kemudian dengan bangga mereka 
menunjukkan bahwa zaman pra Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, tidak 
diragukan lagi ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu keraguan di 
kemudian hari. 


Gerakan wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim, mereka menebarkan 
kebencian permusuhan dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh 
golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bid'ah. 
Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan, mereka tak pernah mengakui jasa 
para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. Di negeri kita ini mereka menaruh 
dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang menyebarkan dan meng-islam- 
kan penduduk negeri ini. 


Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Budha, 
padahal para Wali itu telah meng-Islam-kan 90 Ys penduduk negeri ini. Mampukah wahabi-wahabi 
itu meng-Islam-kan yang 1096 sisanya? Mempertahankan yang 90 “c dari terkaman orang kafir 
saja tak bakal mampu, apalagi mau menambah 10 Y sisanya. Justru mereka dengan mudahnya 
mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah SWT. Jika bukan karena 
Rahmat Allah yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwah ke negeri kita ini, tentu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6768 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang-orang yang menjadi corong kaum wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, 
penyembah berhala atau masih kafir. (Naudzu billah min dzalik). 


Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-aku sebagai faham yang hanya 
berpegang teguh pada Al-Guran dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum 
salaf apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya, itu semua omong kosong 
belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang 
di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang dinamakan Saudi). 
Tidakkah anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang sholeh dan 
alim, bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi berdarah ini 
terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bid'ah, padahal 
bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid'ah” Karena nama negeri Rasulullah SAW 
diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham wahabi yaitu As-Sa'ud. 


Sungguh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah memberitakan akan datangnya Faham Wahabi 
ini dalam beberapa hadits, ini merupakan tanda kenabian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih, 
sebagaimana terdapat dalam kitab shahih BUKHARI & MUSLIM dan lainnya. Diantaranya: “Fitnah 
itu datangnya dari sana, fitnah itu datangnya dari arah sana,” sambil menunjuk ke arah timur 
(Najed). (HR. Muslim dalam Kitabul Fitan). 


“Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Guran namun tidak sampai 
melewati kerongkongan mereka (tidak sampai ke hati), mereka keluar dari agama seperti anak 
panah keluar dari busurnya, mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan 
kembali ketempatnya, tanda-tanda mereka ialah bercukur (Gundul).” (HR Bukho-ri no 7123, Juz 6 
hal 20748). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. 


Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah berdo'a: “Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara 
Syam dan Yaman,” Para sahabat berkata: Dan dari Najed, wahai Rasulullah, beliau berdo'a: “Ya 
Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman,” dan pada yang ketiga kalinya beliau 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: “Di sana (Najed) akan ada keguncangan fitnah serta di 
sana pula akan muncul tanduk syaitan.” Dalam riwayat lain dua tanduk syaitan. 


Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan, bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul). 
Dan ini adalah merupakan nash yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul 
Wahab, karena dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut kepalanya hingga 
mereka yang mengikuti tidak diperbolehkan berpaling dari majlisnya sebelum bercukur gundul. Hal 
seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya. Seperti yang telah 
dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal: “Tidak perlu kita menulis buku untuk menolak 
Muhammad bin Abdul Wahab, karena sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu sendiri yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka 
adalah bercukur (gundul), karena ahli bid'ah sebelumnya tidak pernah berbuat demikian.” Al- 
Allamah Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-@uthub Abdullah Al-Haddad menyebutkan 
dalam kitabnya Jala'uzh Zholam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib 
dari Nabi Shallallahu "Alaihi wa Sallam: “Akan keluar di abad kedua belas (setelah hijrah) nanti di 
lembah BANY HANIFAH seorang lelaki, yang tingkahnya bagaikan sapi jantan (sombong), 
lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar, pada zaman itu banyak terjadi kekacauan, mereka 
menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6769 


muslimin” Al-Hadits. 


BANY HANIFAH adalah kaum nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Saud. 
Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid Alwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain 
ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun mengenai sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
yang mengisyaratkan bahwa akan ada keguncangan dari arah timur (Najed) dan dua tanduk 
setan, sebagian, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu tiada lain 
adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad Ibn Abdil Wahab. Pendiri ajaran Wahabiyah ini 
meninggal tahun 1206 H / 1792 M. 


Diambil dari rubrik Bayan, majalah bulanan Cahaya Nabawiy No. 33 Th. III Sya'ban 1426 H / 
September 2005 M 


http://manhaj-salaf.net46.net/sejarah-wahhabi/ 
1231. Mereka bukan mengikuti Salaf yang sholeh 


Kaum Wahhabi bukanlah kaum yang mengikuti Salaf yang sholeh namun mereka mengikuti orang 
terdahulu (salaf) mereka yakni Muhammad bin Abdul Wahhab 


Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami dalam biografi Ulama Muhammad ibnu Abdil Wahhab yang 
juga ditashhihkan oleh ulama kaum Wahhabi Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz, menyampaikan 
bahwa Wahhabi adalah pengikut Ulama Muhammad bin Abdil Wahhab. 
- Di halaman 59 disebutkan : 

Asla Wa el Jcl3 Nala) 
“maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahhabi" 
- Di halaman 60 disebutkan : 


aa bala say Hae 38 Ui U pala 3, AA 

“atas dasar dari dakwah agama wahhabi di Mekkah” 
II KI Ad, FA ILada Bat , 

“mereka beragama dengan Islam atas Mazhab Wahhabi" 
Kaum Wahhabi adalah korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi sehingga mereka anti mazhab dan anti tasawuf. 
Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 
Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Ayahnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab 
tidak seperti ulama-ulama lainnya yang belajar kitab-kitab Imam Mazhab. 


Ulama madzhab Hanbali, al-lmam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi dalam kitabnya 
al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah 
pendiri Wahhabi, menuliskan sebagai berikut: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6770 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, dari orang yang semasa dengan 
Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada anaknya, karena ia tidak suka 
belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Sang ayah selalu 
berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata kepada 
masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad.” Sampai akhirnya 
takdir Allah benar-benar terjadi. (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al- 
Hanabilah, hal. 275). 


Begitupula dengan yang dialami oleh kaum Syiah termakan hasutan sehingga ada mereka yang 
membenci para Sahabat selain Imam Sayyidina Ali ra. 


Imam Syaidina Ali ra bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Wahai Rasulullah! 
Apakah ciri-ciri mereka?” Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mereka menyanjungimu 
dengan sesuatu yang tidak ada padamu”. 


Di riwayatkan oleh Imam al-Dar Gutni dari Sayyidina “Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhu, beliau 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri mereka, lalu 
Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda: 


ny SU Oya BI IS LaNkey IIA I yanddy Kadi Jal oo Oglouy 


“Mereka seolah-olah mencintai ahlul bait (keluarga Nabi), padahal mereka tidak sedemikian dan 
tandanya ialah mereka mencaci Abu Bakar dan ' Umar" 


Akibat hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi, kedua kaum 
tersebut menghalalkan darah kaum muslim karena perbedaan pemahaman. 


Kekejaman kaum Wahhabi sebagaimana yang disampaikan oleh ulama yang semasa hidupnya 
dengan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab seperti, 


Ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi dalam kitabnya 
al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah 
pendiri Wahhabi, menuliskan sebagai berikut: Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman (kakak 
Muhammad bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya 
dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat al-@uran dan hadits-hadits Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al- 
Radd 'ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari 
keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan 
terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan 
membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan 
mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena 
pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn 
Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). “ 


Ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: “Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6771 


dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 
Jalalain sebagai berikut: “Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi “ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Begitu pula dapat kita ketahui dari informasi yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 


www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html atau pada 


www.fb.com/photo.php? 
ftbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Dari kekejaman mereka telah menjelaskan bahwa mereka bukanlah mengikuti Salaf yang sholeh 
karena mereka bertentangan dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang artinya, 
“mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim 
97) 


Rasulullah lalu bertanya: Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha 
Illaahu? “ Aku menjawab, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena 
takutkan ayunan pedang. Rasulullah bertanya lagi: Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga 
kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak? Rasulullah terus 
mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru 
masuk Islam saat itu. (HR Muslim 140) 


Dia berkata, Dan kami saat itu diberitahukan peristiwa Usamah bin Zaid, yang mana ketika dia 
telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik itu mengucap, “Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) kecuali Allah, namun dia tetap saja membunuhnya. Maka Basyir pun 
mendatangi Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk mengadukan dan menanyakan hal itu kepada 
beliau. Dia menceritakannya kepada beliau dan apa yang diperbuat oleh lelaki tadi. Maka beliau 
pun memanggil Usamah dan menanyainya, Kenapa kamu membunuhnya? ' Dia menjawab, 
Wahai Rasulullah, dia telah melukai kaum muslimin, dia telah membunuh si fulan dan si fulan, dan 
dia menyebutkan sebuah nama kepadanya, dan sungguh telah menyimpan dendam terhadapnya, 
namun ketika dia melihat pedangku ini, dia mengucap, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Allah. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah 
membunuhnya? " Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: “Lalu apa yang hendak kamu 
perbuat dengan kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari 
kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? “ (HR Muslim 
142) 


Akibat hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 
yang paling sederhana adalah mereka mungkin dahulu di sekolah atau tempat tinggalnya menjadi 
panitia peringatan Maulid Nabi namun sekarang mereka membenci peringatan Maulid Nabi. 
Mereka taglid buta dengan ulama yang berbahasa Arab. Padahal Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam telah memperingatkan kita bahwa mereka yang menyebabkan perselisihan di antara 
kaum muslim justru mereka yang berbahasa Arab. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6772 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara 
dengan bahasa kita. Saya bertanya 'Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami 
menemui hari-hari seperti itu? Nabi menjawab, Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin 
dan imam mereka! Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? Nabi 
menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok) itu, sekalipun kau gigit akar- 
akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu” (HR Bukhari 6557, HR 
Muslim 3434) 


Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XIII/36: “Yakni dari kaum kita, berbahasa 
seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa 
Arab”. 


Jelaslah sudah telah terjadi fitnah di Arab Saudi yang sedang dijajah oleh dinasti Saudi yang tidak 
diketahui dengan jelas silsilah atau riwayat keturunan mereka. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
mendustakan perkataan manusia, meskipun dia tidak mendustakan hadits Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam" 


Syeikh Al Azhar yang masih mempertahankan Sanad Ilmu, DR. Ahmad At Thayyib 
memperingatkan adanya upaya negatif terhadap buku para ulama dengan adanya permainan 
terhadap buku-buku peninggalan para ulama, dan mencetaknya dengan ada yang dihilangkan 
atau dengan ditambah, yang merusak isi dan menghilangkan tujuannya. Link: http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/27!ikhtilaf-dalam-persatuan/ 

Oleh karenanyalah untuk menghindari fitnah, para ulama Habib atau ulama Sayyid, keturunan 
cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih memilih bermajelis ilmu di Hadramaut (Yaman) 
sesuai dengan sunnah kakek mereka Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asyari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman'. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6773 


menjawab, "Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman. 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
al-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. 


Dari Ibnu Abbas berkata : Nabi kita ketika berada di Madinah berkata, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
telah datang bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangannya dan telah datang ahlu 
Yaman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: Siapakah ahlu 
Yaman itu ? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : Suatu kaum yang suci hatinya dan 
lembut perangainya. Iman pada ahlu Yaman, kepahaman pada ahlu Yaman dan hikmah pada ahli 
Yaman' 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
“Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini'. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencitaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku' 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1238. Apa apa dengan mereka 


Mereka meyampaikan bahwa tidak benar penisbatan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab 
sebagai Wahabi atau Wahabiyyah. 


Para Ulama sudah sepakat bahwa penamaan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab 
dinisbatkan kepada nama ayahnya agar dapat dibedakan dengan pemahaman Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam. 


Mereka menyampaikan bahwa kaum Wahabiyyah sebenarnya adalah yang mengikuti 
pemahaman Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum Al-Khoriji Al-Abadhi 


Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum Al-Khoriji Al-Abadhi adalah sosok lain. Sepak 
terjangnya tidak lah menjadi perhatian para ulama. Terjadinya jauh sebelum abad 12 H. Terlebih 
lagi dia tidak berasal dari Najd. 


Yang dibacarakan orang banyak adalah ulama asal Najd yakni Muhammad bin Abdul Wahhab. 
Bahkan sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dua tanduk setan dari Najd, salah satunya 
adalah Muhammad bin Abdul Wahhab 


Bahkan ulama mereka sendiri Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz mentashhihkan kitab biografi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6772 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama Muhammad ibnu Abdil Wahhab karya Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami yang 
menyampaikan bahwa Wahhabi adalah pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 


- Di halaman 59 disebutkan : 
Asla Wp el Jelas Ugal 


“maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahhabi" 


- Di halaman 60 disebutkan : 
—, baal ya AY Ilac 38 Waria UI galud 3 SA 


“atas dasar dari dakwah agama wahhabi di Mekkah” 


“mereka beragama dengan Islam atas Mazhab Wahhabi" 


Begitupula dengan apa yang disampaikan oleh ulama abad 12 H yang hidup semasa dengan 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Ulama madzhab Hanafi, al-iImam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: “Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 
dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 
Jalalain sebagai berikut: “Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi “ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Mereka katakan bahwa apa yang kami sampaikan adalah untuk menjauhkan kaum muslim dari 
dakwah sunnah atau menjauhkan dari ajaran agama. 


Kami bukanlah menjauhkan saudara-saudara muslim kami dari dakwah sunnah atau menjauhkan 
dari ajaran agama namun kami menjauhkan saudara-saudara muslim kami dari pemahaman 
ulama yang mengaku-aku mengikuti pemahaman Salaf yang sholeh namun tidak bertalaggi 
(mengaji) dengan Salaf yang sholeh. 


Kami berupaya mengingatkan saudara-saudara muslim kami untuk mengikuti sunnah atau ajaran 
agama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang diperoleh dari apa 
yang disampaikan oleh lisannya Salaf yang Sholeh yang diperoleh dari apa yang disampaikan 
oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Mereka menyampaikan pendapat ulama mereka seperti Abdul Aziz bin Baz mengatakan 
“Orang yang memusuhi syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ada 2 golongan: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6775 ) 


1. Golongan yangg berada dalam kubang kesyirikan mereka memusuhi syaikh karena ingin 
kembali kedalam kesyirikan mreka, sebab syaikh menyerukan tauhid,sedang mereka 
menggandrungi kesyirikan. 


2. Orang orang jahil yang tertipu oleh juru dakwah kebatilan.Orang-orang jahil tersebut hanya 
taklid buta kepada sesama orang jahil atau orang yang dengki. (Majmu' Fatawa wa magalat 9234) 


Andaikan orang yang berada dalam lubang kesyirikan memusuhi atau membenci Muhammad bin 
Abdul Wahhab dan para pengikutnya, mengapa penguasa Amerika yang dibelakangnya kaum 
Zionis Yahudi tidak membenci penguasa kerajaan dinasti Saudi dan bahkan mereka bersahabat ? 


Ataukah penguasa kerajaan dinasti Saudi juga berada dalam lubang kesyirikan ? 
Kenapa mereka menjadikan dinasti Saudi sebagai pemimpin mereka ? 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa 
memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang 
lebih diridhai Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya 
dan orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim) 


Kami tidaklah memusuhi ataupun membenci ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. Kami hanya 
menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang sholeh. Bahkan ayah 
beliau sendiri menjelaskan bahwa ulama Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti ulama-ulama 
lainnya yang belajar kitab-kitab Imam Mazhab. 


Ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi dalam kitabnya 
al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah 
pendiri Wahhabi, menuliskan sebagai berikut: 


“Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, dari orang yang semasa dengan 
Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada anaknya, karena ia tidak suka 
belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Sang ayah selalu 
berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata kepada 
masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad.” Sampai akhirnya 
takdir Allah benar-benar terjadi. (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al- 
Hanabilah, hal. 275). 


Pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah yang semula 
bermazhab Hanbali namun pada akhir mereka bermazhab dengan akal pikiran mereka sendiri 
bersandarkan muthola'ah (menelaah kitab) secara otodidak. 


Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula para 
pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti akidah mereka ? 


Beliau menjawab: “Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -semoga Allah 
meridhoinya dan menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat 
tinggalnya, adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah 
dari segala macam ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik itu 
berupa penetapan tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat 
buruk lainnya, bahkan dari segala macam sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. 


Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku sebagai 
pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu 
bertempat dan semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan tuduhan keji 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6776 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terhadap beliau. Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau 
yang menuduh beliau dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan beliau darinya itu. 


Al Hafizh Al Hujjah Al Imam, sang panutan, Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang pembesar imam 
mazhab Hambali yang membersihkan segala macam tuduhan buruk ini, telah menjelaskan 
tentang masalah ini bahwa segala tuduhan yang dilemparkan kepada sang imam adalah 
kedustaan dan tuduhan yang keji terhadap sang imam. Bahkan teks-teks perkataan sang imam 
telah menunjukkan kebatilan tuduhan itu, dan menjelaskan tentang sucinya Allah dari semua itu. 
Maka pahamilah masalah ini, karena sangat penting. 


Janganlah sekali-kali kamu dekati buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Gayyim 
dan orang seperti mereka berdua. 


Siapa yang bisa memberikan petunjuk orang seperti itu selain Allah? 


Bagaimana orang-orang atheis itu melampaui batas-batas, menabrak aturan-aturan dan merusak 
tatanan syariat dan hakikat, lalu mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk dari 
tuhan mereka, padahal tidaklah demikian. Bahkan mereka berada pada kesesatan paling buruk, 
kemurkaan paling tinggi, kerugian paling dalam dan kedustaan paling besar. Semoga Allah 
menghinakan orang yang mengikutinya dan membersihkan bumi ini dari orang-orang semisal 
mereka. (Sumber: Al Fatawa Al Haditsiyah 1/480 karya Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al- 
Haitami) 


Begitupula Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi 
imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke- 
19 dan awal abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi 
Raddi fi Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' 
bahwa pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu @oyyim Al Jauziah menyelisih pemahaman Imam 
Mazhab yang empat. Imam Mazhab yang empat bertemu dan mendapatkan pemahaman 
langsung dari lisannnya Salaf yang sholeh. 


Apa yang telah terjadi di Arab Saudi selama penjajahan dinasti Saudi merupakan musibah bagi 
dunia Islam. Dari sejak kelahiran kerajaan dinasti Saudi mereka bersahabat dengan Kerajaan 
Protestan Anglikan, Inggris dan pada saat sekarang mereka bersahabat dengan Amerika. 
Dibelakang sahabat mereka semua adalah kaum Zionis Yahudi. 


Bahkan mereka menyusun kurikulum pendidikan agama bekerjasama dengan Amerika 
sebagaimana diketahui dari tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/04/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Dulu mereka dikenal bermazhab Hanbali namun pada akhirnya pemahaman agama mereka 
mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pemahaman resmi kerajaan 
dinasti Saudi. 


Mereka memiliki lembaga Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta' (Komite Tetap 
untuk Riset Ilmiah dan Fatwa). Namun mereka berfatwa pada umumnya bersandarkan pada 
pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab atau pendapat Ibnu Taimiyyah , ulama-ulama yang 
mengaku-aku mengikuti pemahaman Salaf yang sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan 
Salaf yang sholeh. Mereka meinggalkan pendapat para Imam Mazhab yang empat yang 
bertalaggi (mengaji) dengan Salaf yang sholeh. 


Akibatnya mereka berpendapat bahwa Imam Baihagi, Imam Nawawi maupun Ibnu Hajar telah 
sesat dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah atau telah terjatuh/tergelincir 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6777 ) 


pada penakwilan terhadap sifat-sifat Allah. Pendapat mereka bahwa pemahaman tersebut tidak 
sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh. Pada kenyataanya yang dimaksud oleh mereka 
tidak sesuai dengan pemahaman Salafush Sholeh adalah tidak sesuai dengan pemahaman ulama 
Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya. Hal ini terurai dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/klaim-mereka/ 

Contoh lain, tata cara sholat mereka tidak lagi merujuk kepada salah satu dari Imam Mazhab yang 
empat. Mereka mengikuti tata cara sholat contohnya seperti yang dipahami oleh Al Albani 
pengikut Muhamad bin Abdul Wahhab berdasarkan muthola'ah (menelaah) kitab secara otodidak. 


Ulama besar Syria, DR. Said Ramadhan Al-Buthy telah berdialog dengan ulama Al Albani untuk 
mengetahui “pemahaman” ulama Al Albani langsung dari lisannya 


Akhirnya kesimpulan DR. Said Ramadhan dituangkan dalam buku berjudul Al-Laa Mazhabiyah, 
Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira- 
kira makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang Menghancurkan 
Syariat Islam. Sedikit penjelasan tetang buku tersebut dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ 

Juga telah diuraikan dalam tulisan pada http://lmutiarazuhud.wordpress.com/2011/11/22/tidak- 
cukup/ bahwa ulama Al Albani terlihat mengingkari hadits seperti 

Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Pengingkaran atau kesalahpahamannya pada hadits-hadits lain telah diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/04/inilahahlussunnahwaljamaah.pdf 
Bahkan salah satu ulama keturunan cucu Rasulullah mengatakan dalam tulisannya tentang Al 


Albani pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 


option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 bahwa beliau sebenarnya tak 
suka bicara mengenai ini (menyampaikannya), namun beliau memilih mengungkapnya ketimbang 


hancurnya ummat. 


Penjajahan yang dilakukan oleh dinasti Saudi terhadap Arab Saudi tentulah atas kehendak Allah 
Azza wa Jalla 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Kalian akan mengalami babak Kenabian selama 
masa yang Allah kehendaki, kemudian babak kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian selama 
masa yang Allah kehendaki, kemudian babak Raja-raja yang menggigit,selama masa yang Allah 
kehendaki, kemudian babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang 
Allah kehendaki, kemudian kalian akan mengalami babak kekhalifahan mengikuti manhaj 
Kenabian, kemudian Nabi diam.” (HR Ahmad) 


Sebagaimana kita ketahui Ummat Islam dewasa ini sedang menjalani babak keempat dari lima 
babak perjalanan sejarahnya di akhir zaman. 


Tiga babak sebelumnya telah dilalui: 


Babak pertama, babak An-Nubuwwah (Kenabian) yakni masa ketika manhaj kenabian 
berlangsung 


Babak kedua, babak Khilafatun 'ala Minhaj An-Nubuwwah (Kekhalifahan yang mengikuti Sistem / 
Metode Kenabian) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6778 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Babak ketiga, babak Mulkan 'Aadhdhon (Raja-raja yang menggigit)., masa ketika raja-raja masih 
“mengigit' / berpegangan pada Al-Guran dan Hadits. 


Sesudah berlalunya babak ketiga yang ditandai dengan tigabelas abad masa kepemimpinan 
Kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian Kerajaan Daulat Bani Abbasiyyah dan terakhir 
Kesultanan Utsmani Turki, maka selanjutnya ummat Islam memasuki babak keempat, babak 
Mulkan Jabbriyyan (Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan 
kehendak Allah dan RasulNya). 


Babak keempat diawali semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki yang sekaligus merupakan 
kekhalifahan Islam terakhir pada tahun 1924. Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam, maka 
selanjutnya ummat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara ala Barat. 


Mulailah di berbagai negeri muslim didirikan di atasnya berbagai nation-state (negara bedasarkan 
kesatuan bangsa / wilayah). Padahal sebelumnya semenjak Nabi shollallahu 'alaih wa sallam 
menjadi kepala negara Daulah Islamiyyah (Negara Islam) pertama di Madinah, ummat Islam hidup 
dalam sistem agidah-state (negara berdasarkan kesatuan agidah) selama ribuan tahun. 


Sekarang kita dapat melihat bagaimana penguasa dinasti Saudi bersahabat dengan Amerika yang 
dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (AS Ali Imran, 119) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah...” (As. Ali-Imran : 28) 

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6779 ) 


1244. Sunnah hasanah adalah contoh atau perkara baru 
yang baik 


Al-Mundzir bin Jarir menceritakan dari ayahnya Jarir bin Abdillah , bahwasanya Rasulullah 
shalallahu “alaihi wassalam pernah bersabda: 


ka ILY aya di mana ya Yak Ot ab uya Kana Lag Ja Uya ya) and ali Ri Tia (SY GP Uya YA 
Pad Aa aya yak Ol pb Iya aah Uya Lag Ja Ga Sg Lani Ale 0G At 


“Siapa yang melakukan satu sunnah hasanah dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan 
pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala- 
pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang melakukan satu sunnah sayyiah dalam Islam, maka ia 
mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya 
tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” 


Hadits di atas diriwayatkan dalam Shahih Muslim no. 2348, 6741, Sunan An-Nasa'i no.2554, 
Sunan At-Tirmidzi no. 2675, Sunan Ibnu Majah no. 203, Musnad Ahmad 5/357, 358, 359, 360, 
361, 362 dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. 


Dalam Syarhu Sunan Ibnu Majah lil Imam As Sindi 1/90 menjelaskan bahwa “Yang membedakan 
antara sunnah hasanah dengan sayyiah adalah adanya kesesuaian dengan pokok-pokok syari 
atau tidak”. 


Sunnah hasanah adalah suri tauladan atau contoh atau perkara baru yang tidak bertentangan 
dengan pokok-pokok syari (tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah) 


Sunnah sayyiah adalah suri tauldan atau contoh atau perkara baru yang bertentangan dengan 
pokok-pokok syar'i (bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah). 


Segala perkara diluar apa yang diwajibkanNya selama tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan 
As Sunnah adalah amal kebaikan 


Jika perbuatan diluar apa yang telah diwajibkanNya tersebut belum pernah dilakukan atau 
dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak bertentangan dengan Al Aur'an 
dan As Sunnah maka termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 
Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 
Hay Sy ab Aa Takan Lag 4 Ala Rena Ga IA Af Tetap If Ta Ula Wil Wae Lb as AI 2) aldi JG 
(ESL 2 313 Ale) Aeilony— 3 mali AI Ga WS ja Lah 
Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 
(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313). 
Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui riwayat pendidikannya (sanad ilmu) atau dari orang yang mendustakan 
perkataan manusia” 


Syeikh Al Azhar yang masih mempertahankan sanad ilmu yang tersambung kepada lisannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6780 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, DR. Ahmad At Thayyib memperingatkan adanya upaya 
negatif terhadap buku para ulama dengan adanya permainan terhadap buku-buku peninggalan 
para ulama, dan mencetaknya dengan ada yang dihilangkan atau dengan ditambah, yang 
merusak isi dan menghilangkan tujuannya. Link: http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/271 
ikhtilaf-dalam-persatuan/ 


Contohnya mereka mendustakan maksud perkataan Syeikh Al Islam Izzuddin bin Abdissalam. 
Dimana dalam kumpulan fatwa beliau, Kitab Al Fatawa (hal. 46, 47), beliau 
menyatakan,”Bersalaman setelah shubuh dan ashar bagian dari bid'ah-bid'ah. Kecuali bagi orang 
yang datang dan berkumpul dengan orang yang menyalaminya sebelum shalat. Sesungguhnya 
bersalaman disyariatkan ketika bertemu.” 


Istilah bid'ah menurut Imam Izzuddin berbeda dengan istilah yang dipakai oleh mereka yang 
menilai bahwa seluruh bid'ah adalah sesat. Dimana Imam Izzuddin berpendapat bahwa bid'ah 
terbagi menjadi dalam hukum lima, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, seperti yang 
termaktub dalam kitab beliau Gawaid Al Ahkam (2/337-339). Sehingga, ketika Imam Izzuddin 
menyatakan bahwa bersalaman pada dua waktu itu termasuk bid'ah tidak otomatis merupakan hal 
yang haram. 


Sebaliknya, dalam Gawaid Al Ahkam (2/339), dengan cukup gamblang Imam Izzuddin 
menyatakan bahwa bersalaman setelah ashar dan shubuh merupakan bid'ah mubah. Ketika Imam 
Izzudin menjelaskan pembagian bid'ah sesaui dengan hukum lima bersama contohnya, beliau 
menjelaskan bid'ah mubah,”Dan bagi bid'ah-bid'ah mubah, contoh-contohnya bersalaman setelah 
shubuh dan ashar.” 


Hal ini juga dinukil juga oleh Imam An Nawawi dalam Tahdzib Al Asma wa Al Lughat (3/22), serta 
Al Adzkar dalam Al Futuhat Ar Rabaniyah (5/398) dengan makna yang sama. Sehingga siapa saja 
tidak bisa memaksa istilah Imam Izzuddin untuk dimaknai sesuai dengan istilah pihak yang 
menyatakan seluruh bid'ah adalah sesat. 


Nah, hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa maksud pernyataan Imam Izzuddin dalam fatwa itu 
adalah bid'ah mubah. Dan pemahaman para ulama yang mu'tabar semakin mengukuhkan 
kesimpulan itu, diantara para ulama yang memiliki kesimpulan serupa adalah: 


Imam An Nawawi 


Imam An Nawawi menyatakan dalam Al Majmu' (3/459),”Adapun bersalaman yang dibiasakan 
setelah shalat shubuh dan ashar saja telah menyebut As Syeikh Al Imam Abu Muhammad bin 
Abdis Salam rahimahullah Ta'ala,” Sesungguhnya hal itu bagian dari bid'ah-bid'ah mubah, tidak 
bisa disifati dengan makruh dan tidak juga istihbab (sunnah). Dan yang beliau katakan ini baik.” 


Imam An Nawawi (631-676 H) sendiri merupakan ulama yang hidup semasa dengan Syeikh 
Izzuddin (578-660) dan dua-duanya adalah ulama Syam, hingga beliau faham benar pernyataan 
Imam Izzuddin. Dengan demikian kesimpulan beliau tentang pernyataan Imam Izzuddin amat 
valid. 


Lebih dari itu, Imam An Nawawi adalah ulama Syafi'iyah yang paling memahami perkataan Imam 
As Syafi'i dan ulama-ulama madzhabnya sebagaimana disebut dalam Al Awaid Ad Diniyah (hal. 
55). Sehingga, jika ada seseorang menukil pendapat ulama As Syafi'iyah dengan kesimpulan 
berbeda dengan pendapat Imam An Nawawi tentang ulama itu maka pendapat itu tidak dipakai. 
Lebih-lebih yang menyatakan adalah pihak yang tidak memiliki ilmu riwayah dan dirayah dalam 
madzhab As Syafii. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6781 


Mufti Diyar Al Hadrami Ba Alawi 


Ba Alawi mufti As Syafi'iyah Yaman, dalam kumpulan fatwa beliau Bughyah Al Mustrasyidin (hal. 
50) juga menyebutkan pula bahwa Imam Izzuddin memandang masalah ini sebagai bid'ah mubah 
sebagaimana pemahaman Imam An Nawawi,”Berjabat tangan yang biasa dilakukan setelah shalat 
shubuh dan ashar tidak memiliki asal baginya dan telah menyebut Ibnu Abdissalam bahwa hal itu 
merupakan bid'ah-bid'ah mubah.” 


As Safarini Al Hanbali 


Bukan hanya ulama As Syafi'iyah saja yang memahami istilah khusus yang digunakan oleh Imam 
Izuddin. Meskipun As Safarini seorang ulama madzhab Hanbali, beliau memahami bahwa Imam 
Izzuddin menyatakan masalah ini sebagai bi'dah mubah. Tertulis dalam Ghidza Al Albab (1/235), 
dalam rangka mengomentari pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa berjabat 
tangan di dua waktu tersebut adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan tidak disunnahkan 
oleh seorang ulama sekalipun, "Aku berkata, dan yang dhahir (jelas) dari pernyataan Ibnu 
Abdissalam dari As Syafi'iyah bahwa sesungguhnya hal itu adalah bid'ah mubah" 


Dengan demikian pendapat pihak yang menyebut bahwa Imam Izzuddin menghukumi haram 
berjabat tangan setelah shalat ashar dan shubuh hanya bersandar dari sebutan “bid'ah” dari beliau 
adalah kesimpulan yang jauh dari kebenaran. Hal ini disebabkan mereka tidak memahami bahwa 
Imam Izzudin memiliki istilah yang berbeda dengan istilah mereka. Sehingga pemahaman mereka 
tentang pernyataan Imam Izzuddin pun bertentangan pula dengan pemahaman para ulama 
mu tabar. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1263. Kami mengingatkan adanya hasutan atau ghazwul 
fikri 


Mereka bertanya mengapa kami dalam tulisan sering mengkaitkan dengan hasutan atau ghazwul 
fikri dari kaum Zionis Yahudi 


Kaum Yahudi pada masa kini lebih dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau juga dikenal dengan 
lucifier, freemason atau iluminati adalah mereka yang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan- 
syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. 


Telah dijelaskan tentang adanya kaum Zionis Yahudi dalam firman Allah ta'ala yang artinya “Dan 
setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab 
Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al 
Bagarah (2): 101-102 ) 

Jadi pada hakikatnya kaum Zionis Yahudi adalah pengikut syaitan. Mereka yang dimurkai oleh 
Allah Azza wa Jalla. Kaum Zionis Yahudi berupaya menjerumuskan manusia kedalam kekufuran. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6782 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, "Kaum Yahudi." Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani”. 


Kaum Zionis Yahudi telah berhasil mensesatkan kaum Nasrani. Salah satunya melalui Paulus 
(Yahudi dari Tarsus), pengikut Rasul setelah “bertobat” , yang mengubah esensi dasar 
kekristenan. Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh seluruh gereja yang menghargai 
santo, termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, dan beberapa denominasi 
Lutheran. Dia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang-orang bukan Yahudi, 
dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal Gereja, dan merupakan pendiri 
kekristenan bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya menjadi bagian penting Perjanjian 
Baru. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, 
agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka 
(pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa 
pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing- 
masing).” (AS Al Mu'minun (23) : 52-53) 

Kaum Zionis Yahudi diciptakan sebagaimana yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla sampai 
mereka mau bersyahadat. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal 
Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian 
diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.” ( GS Al Bagarah 
(21:146 ) 

“Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishag, 
Ya'gub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?” Katakanlah: “Apakah 
kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang 
menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?” Dan Allah sekali-kali tiada lengah 
dari apa yang kamu kerjakan. (@S Al Bagarah (21:140 ) 


Mereka menyembunyikan atau mengingkari syahadat sehingga mereka mempunyai rasa 
permusuhan terhadap manusia yang telah bersyahadat. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Dengan rasa permusuhan mereka, kaum Zionis Yahudi ingin membunuh para Nabi dan para 
pengikut Nabi 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang 
memamg tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka 
gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.” (AS Ali Imran (31:21) 


Kaum Zionis Yahudi ingin membunuh kaum muslim baik melalui tangan mereka langsung atau 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6783 


melalui tangan orang lain hasil hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman). 


Kalau kita telusuri hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan kaum Zionis 
Yahudi menerpa kaum muslim sejak zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Kaum Zionis Yahudi, pada zaman Rasulullah berusaha untuk mengadu domba manusia yang 
telah bersyahadat sehingga timbul perselisihan sebagaimana kisah suku Aus dan Khajraj. 


Pada masa Jahiliyah kedua suku tersebut saling bermusuhan dan berperang selama 120 tahun. 
Setelah mereka memeluk Islam, Allah menyatukan hati mereka sehingga mereka menjadi 
bersaudara dan saling menyayangi. 


Ketika orang-orang Aus dan Khajraj sedang berkumpul dalam satu majlis, kemudian ada seorang 
Yahudi yang melalui mereka, lalu ia mengungkit-ungkit permusuhan dan peperangan mereka pada 
bani Bu'ats. Maka permusuhan diantara kedua suku tersebut mulai memanas kembali, kemarahan 
mulai timbul, sebagian mencerca sebagian lain dan keduanya saling mengangkat senjata, lalu 
ketegangan tersebut disampaikan kepada Nabi shallallahu alaihi wa salam. 


Kemudian Beliau mendatangi mereka untuk menenangkan dan melunakkan hati mereka, seraya 
bersabda: “Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah, sedang aku masih berada di tengah- 
tengah kalian?.” Lalu beliau membacakan Ali Imron ayat 103 yang artinya, “Dan berpeganglah 
kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah kamu bercerai 
berai , dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia 
(Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu 
diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”. 


Setelah itu mereka menyesal atas apa yang telah terjadi dan berdamai kembali seraya berpeluk- 
pelukan dan meletakan senjata masing-masing. 


Kaum Zionis Yahudi menghasut segelintir kaum muslim atau melancarkan ghazwul fikri (perang 
pemahaman) sehingga pemahaman segelintir kaum muslim keluar dari pemahaman jama'ah 
kaum muslim. Mereka yang terhasut sehingga pemahaman mereka menyempal atau keluar 
(kharaja) dari pemahaman jama'ah kaum muslim dan dinamakan sebagai khawarij. Khawarij 
adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk menghindari pemahaman yang 
menyempal dari jamaah muslimin dan imamnya 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “hendaklah kamu 
selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka" 


“Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana?” 


Nabi menjawab, “hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok pemahaman / sekte) itu, 
sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu". 
(Riwayat Bukhari V1615-616, XIII/35. Muslim XI1/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. 
Ibnu Majah no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad 
V/386-387 dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399) 


Kemudian diceritakan dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang 
yang bertanya kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jamaah, karena 
Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. 
Dan dalam hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6734 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berpecah belah menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. 
Hindarilah semua firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam 
keburukan”. 


Sedangkan mereka yang menamakan dirinya kaum Syiah, mereka mengaku-aku pengikut ahlul 
bait atau mengaku-aku pengikut Imam Sayyidina Ali ra, mereka ada yang terhasut Abdullah bin 
Saba' seorang pendeta besar Yahudi dari Yaman yang masuk Islam dengan tujuan 
menghancurkan Islam dari dalam. Pada mulanya ia benci kepada Khalifah Utsman bin Affan ra 
dan berusaha meruntuhkannya serta menggantikannya dengan Sayyidina Ali ra. 


Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan ras Mereka yang terhasut setelah 
berhasil menyebarkan berita-berita bohong dan membuat surat — surat palsu dengan memakai 
nama Khalifah Utsman ra, Sayyidina Ali ra serta nama-nama lainnya. Sehingga pada akhirnya 
mereka berhasil membunuh Khalifah Utsman ra yang sedang berpuasa dan sedang membaca Al- 
Gur'an. Beliau tidak mau dilindungi oleh seorangpun dari kalangan para sahabat, agar tidak ada 
darah seorang muslimpun mengalir gara-gara dirinya. 


Dan mereka itulah yang telah menyebabkan terjadinya perang Jamal. Lalu ketika kedua pihak 
yang sedang bertikai sudah berdamai berkat usaha Ga'ba bin Amr, maka mereka menyulut 
kembali api peperangan di pagi harinya dan mereka membunuh Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah 
ra, salah satu dari dari sepuluh orang yang mendapat jaminan surga. Padahal Sayyidina Thalhah 
ra ketika itu sedang berusaha meleraikan pihak-pihak yang saling bermusuhan. 


Mereka juga membunuh Sayyidina Zubair ra yang sedang melakukan Shalat sambil berdoa' 
kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera memadamkan api peperangan yang sedang 
terjadi. 


Mereka juga menghasut orang-orang agar membunuh Sayyidatuna Aisyah ra, maka akibatnya 
ratusan Sahabat terbunuh. 


Dan mereka juga membunuh Ka'ab bin Sur Al “Azdi yang telah mengangkat mushaf stas perintah 
Sayyidatuna Aisyah untuk menghentikan peperangan diantara mereka. 


Demikian juga provokasi keji yang telah berhasil memicu terjadinya perang Shiffin, mereka 
menghalangi sampainya berita-berita dan orang-orang yang berusaha menciptakan hubungan 
damai. Setelah berakhirnya peperangan serta diterimanya Tahkim dan setelah terbunuhnya 
beribu-ribu nyawa para Sahabat dan Tabi'in, maka terlihatlah persekongkolan para dalang 
terjadinya kekacauan ini. 


Ketika Muawiyah ra memberontak, kekhalifahan Islam terbagi dua : satu dipimpin Imam Sayyidina 
Ali ra, lainnya dibawah Muawiyah. Muawiyah adalah famili Khalifah Usman bin Affan ra, yang 
sebelumnya menjabat gubernur Damaskus. la, sebagaimana keluarga Sayyidina Utsman yang 
lain, mencurigai Sayyidina Ali terlibat komplotan pembunuh Khalifah Ustman. 


Ketika Imam Sayyidina Ali ra syahid terbunuh, terbukalah peluang bagi Muawiyah untuk menuju 
jenjang kekuasaan. Demi keutuhan umat islam, Imam Hasan ra yang menggantikan ayahandanya, 
berkompromi atau lebih tepat mengalah, dengan menyerahkan kekuasaan kepada kepada 
Muawiyah. Tapi belakangan Imam Hasan ra justru diracun hingga wafat pada tahun 50 H / 630 M: 
beliau meninggal setelah diracun istri mudanya sendiri, Ja'dah binti Al-As'as, atas hasutan 
kelompok Muawiyah, dengan janji akan mendapat hadiah 100.000 dirham. Ketika itulah banyak 
kalangan mendesak Imam Husein agar memberontak terhadap Khalifah Muawiyah. Tapi, beliau 
hanya menjawab pendek, “selama Muawiyah masih hidup, tak ada yang bisa diperbuat, karena 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6785 ) 


begitu kuatnya khalifah itu." 


Di lain pihak, Muawiyah tak terlalu khawatir mendengar isu pemberontakan tersebut dari Gubernur 
Hijaz, Marwan bin Hakam. Ia bahkan minta Marwan mendekati Imam Husein secara baik-baik. 


Pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya sebagai Khalifah: Muawiyah merobohkan sendi-sendi 
demokrasi. Mengikuti saran Mughira, gubernur Basrah, ia mengangkat Yazid sebagai 
penggantinya. Dengan pengangkatan ini, demokrasi dalam Islam menjadi monarki, karena Yazid 
tiada lain anak Muawiyah. Tindakan itu juga melanggar perjanjian dengan Imam Hasan bahwa 
pengangkatan Khalifah harus melalui pemilihan yang demokratis. 


“Dua orang telah menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin : Amr bin Ash, yang 
menyarankan Muawiyah mengangkat Al Guran di ujung lembing, ketika hendak berunding dengan 
Imam Sayyidina Ali: dan Mughira, yang menyarankan agar Muawiyah mengangkat Yazid sebagai 
Khalifah. Jika tidak, tentulah akan terbentuk sebuah dewan Pemilihan” kata Imam Hasan dari 
Basrah. 


Yazid naik tahta pada bulan April 683 M ( Muawiyah wafat tahun 60 H ). para sejarawan menilai, 
Yazid ini tidak layak diangkat sebagai Khalifah. Bukan hanya terlalu mementingkan kehidupan 
duniawi, tapi juga karena dia tidak terlalu dekat dengan ulama. Namun dengan licik, ia berusaha 
memperkuat kekuasaan dengan cara minta sumpah setia dari para ulama, termasuk Imam 
Husein, yang mewarisi keshalehan dan kesatriaan ayahandanya, Imam Ali, tidak mudah dipaksa 
atau dibujuk dengan berbagai hadiah. 


Secara bersama, tiga sahabat yang cukup berpengaruh, yaitu Abdullah bin Umar, Abdurrahman 
bin Abu Bakar dan Abdullah bin Zubair, terang-terangan menolak Yazid. 


Melalui Walid bin Utba, gubernur Madinah, Yazid memerintahkannya agar menyuruh seluruh 
penduduk Madinah untuk membai'at Yazid. 


Mereka yang menolak pembai'atan Yazid, termasuk Sayyidina Husein menyingkir ke Makkah. 
Selama menetap di Makkah, Sayyidina Husein menerima kiriman surat-surat dari penduduk Kufah 
serta utusan-utusan mereka. Para utusan ini meminta kepada Sayyidina Husein agar beliau 
bersedia datang ke Kufah untuk menerima bai'at dari mereka. Karena itulah Sayyidina Husein 
bermaksud mendatangi mereka: tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abdullah in Umar 
menasehati beliau agar tidak mendatangi mereka, karena keduanya telah mengetahui sikap 
orang-orang Kufah dan sebagian orang Irag yang suka berkhianat. Namun Sayyidina Husein ra 
berbaik sangka kepada orang-orang yang berkirim surat kepadanya, maka beliau tetap ingin 
mendatangi penduduk Kufah. 


Pada akhirnya penduduk Kufah atau para pengaku pengikut Imam Sayyidina Ali ra atau yang 
menamakan diri kaum Syiah yang membunuh Sayyidina Husein ra. 


Berikut seruan Sayyidina Husein kepada penduduk Kufah sebelum dibunuh oleh mereka. 


“Wahai orang-orang Kufah, saya tidak pernah melihat manusia lebih berkhianat daripada kalian 
semua: sungguh jelek kalian dan sungguh celaka sekali, binasalah kalian.......... binasalah...... 
kalian telah berteriak-teriak kepada kami, lalu kamipun mendatangi kalian, lalu kalian cepat-cepat 
membai'at kami secepat lalat dan ketika kami telah berada di tempat kalian, maka kalian langsung 
bertebaran menjauhkan diri seperti laron-laron yang berhamburan. Kalian menghadapi kami 
dengan hunusan pedang layaknya musuh-musuh kami yang tidak pernah menyebarkan keadilan 
kepada kalian, padahal tidak ada dosa yang kami perbuat kepada diri kalian, ingatlah....laknat 
Allah swt pasti menimpa orang-orang yang dzolim.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6786 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Enam dari tujuh anak-anak Imam Husein Syahid di padang Karbala, juga istri tercintanya, Syahr 
Banu, salah seorang putri Khosru Yasdajird II dari dinasti Sasanid II, Persia (Iran ). Empat 
putranya : Ali Al Akbar, Ali Ausath, Ali Al-Asghar, Abdullah: sedangkan tiga putrinya : Zainab, 
Sakinah dan Fatimah. Seluruh anak Husein terbunuh, kecuali Ali Ausath yang dibelakang hari 
terkenal sebagai Wali Allah, yaitu Ali Zainal Abidin bin Husein. Dialah satu-satunya keturunan 
Rasulullah SAW yang selamat dari pembantaian di Karbala. Beliaulah yang paling mengetahui 
sebab terjadinya peristiwa Karbala 


Ketika pertempuran tak seimbang itu terjadi, Ali Zainal Abidin tengah tergolek sakit di tenda. Beliau 
hanya ditunggui bibinya, Zainab binti Ali, yang dengan gigih melindunginya ketika beberapa orang 
anggota pasukan musuh menerobos masuk ke perkemahan yang hanya ditunggui kaum wanita 
dan anak-anak. 


Sayyidatuna Zainab berteriak lantang : 
“Apakah kalian tidak menyisakan satu laki-lakipun dari keluarga kami?” 


perajurit itu tertegun sebentar, kemudian berbalik arah meninggalkan tenda tersebut tanpa 
mengucapkan sepatah katapun. 


Seorang ahli sejarah (tokoh Syi'ah) yang dikenal dengan sebutan AL Ya'@uubi, menerangkan 
dalam kitabnya sebagai berikut : Ketika Imam Ali Zainal Abidin memasuki kota kufah, beliau 
melihat orang-orang Syi'ah (Syi'ah ayahnya) menangis, beliaupun berkata kepada mereka : 
“Kalian membunuhnya tetapi kalian menangisinya. Kalianlah yang membunuhnya, lalu siapa yang 
membunuhnya kalau bukan kalian ? Kalianlah yang membunuhnnya.” Itulah keterangan ulama 
Syi'ah, mengenai kata-kata Imam Ali Zainal Abidin dalam menanggapi tangisan orang-orang 
Syi'ah, atas terbunuhnya keluarga Rasulullah saw di Karbala. 


Begitupula dengan Kaum Wahhabi adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Mereka yang terhasut lebih memilih mengikuti pemahaman ulama yang mengaku-aku mengikuti 
pemahaman Salaf yang Sholeh namun tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salaf yang Sholeh. 


Mereka meninggalkan pemahaman Imam Mazhab yang empat yang telah disepakati oleh jumhur 
ulama sejak dahulu sampai sekarang sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak). Imam Mazhab yang empat bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salaf yang sholeh. 
Imam Mazhab yang empat melihat langsung penerapan, perbuatan serta contoh nyata, jalan atau 
cara (manhaj) beribadah dari Salaf yang sholeh dan membukukannya dalam kitab-kitab mereka. 


Kesimpulannya kaum Syiah yang dikenal membenci para Sahabat selain Imam Sayyidina Ali ra 
dan kaum Wahhabi yang mengikuti pemahaman Muhummad bin Abdul Wahhab dan Ibnu 
Taimiyyah adalah sama - sama korban hasutan atau korban ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi. 


Begitupula kaum Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme, telah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6787 ) 


Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/I1/2005 bahwa pemahaman kaum tersebut bertentangan dengan 
ajaran agama Islam. Kaum Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme juga adalah korban hasutan atau 
korban ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi. Mereka umumnya mendapatkan hasutan ketika 
mereka belajar agama ke "barat" seperti ke negara Amerika 


Kaum Zionis Yahudi "mengarahkan” kaum Syiah sebagai musuh bagi mereka dengan tujuan 
sebagai alasan untuk membunuh kaum muslim. 


Kaum Zionis Yahudi "mengarahkan ” kaum wahhabi sebagai sahabat bagi mereka dengan tujuan 
untuk melancarkan atau tidak menghalangi kaum Zionis Yahudi untuk membunuh kaum muslim. 


Penguasa negeri kaum Wahhabi yakni penguasa kerajaan dinasti Saudi pada hakikatnya 
membantu secara tidak langsung Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi untuk membeli 
peluru-peluru untuk membunuh kaum muslim diperbagai belahan dunia. Bantuan tersebut didapati 
dari hasil pertambangan negara pemerintahan kerajaan dinasti Saudi. Bantuan-bantuan lainnya 
diperoleh Amerika dari penguasa-penguasa negeri yang muslim lainnya seperti dari penguasa 
negara kita sendiri yang diperoleh dari hasil tambang minyak bumi dan tamban-tambang lain 
seperti di freeport dll. 


Salah satu tanda akhir zaman adalah sebagaimana yang disampaikan hadits berikut 


Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani 
Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil 
dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati 
banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat. (HR. Baihagi) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Ketika kaum muslim di suatu negara diperangi oleh kaum Zionis Yahudi maka sebaiknya semua 
penguasa negeri yang mengaku muslim merasakan sebagai keadaan perang juga sehingga dapat 
menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi kaum 
Zionis Yahudi. 


Kaum Zionis Yahudi “mengarahkan” Osama bin Laden dengan peristiwa WTC 11 September 
menjadikan alasan bagi kaum Zionis Yahudi untuk melakukan penyerangan dan penjajahan 
terselubung terhadap Irak, Afghanistan dll dengan alasan menumpas terorisme dan dengan 
alasan tersebut mereka dapat membunuh kaum muslim di Irak dan Afghanistan baik dengan 
tangan mereka langsung atau melalui tangan kaum muslim yang berselisih yang pada hakikatnya 
karena termakan hasutan kaum Zionis Yahudi. 


Kaum Zionis Yahudi diduga “mengarahkan” tragedi bom bali, menjadikan alasan untuk 
membentuk densus 88 (rakyat Indonesia) sehingga mereka melakukan pembunuhan terhadap 
beberapa orang muslim (rakyat Indonesia) tanpa memandang hak-hak mereka dengan alasan 
menumpas terorisme. 


Begitupula tragedi di Somalia sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6788 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/29/belajar-dari-somalia/ maupun di Palestina, Irak, 
Afghanistan dan di Suriah pada akhir-akhir ini pada hakikatnya adalah akibat hasutan atau 


ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Insyaallah tragedi tersebut tidak akan terjadi, jika mereka mau menjalankan tasawuf dengan 
minimal mengingat perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “jika kamu tidak melihat-Nya 
maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 


Jika berkeyakinan selalu diawasi/dilihat oleh Allah Azza wa Jalla maka tentulah tidak akan 
membunuh manusia yang telah bersayahadat walaupun berbeda pemahamannya. 


Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh manusia yang baru saja 
bersyahadat apalagi membunuh manusia yang telah bersyahadat, muslim yang taat, taat 
mengerjakan sholat, zakat, puasa, bahkan telah melaksanakan ibadah haji, mereka melaksakan 
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan-Nya, menyebarkan 
dakwah, mendirikan masjid, dan menegakkan syi'ar-syi'ar-Nya 


Rasulullah lalu bertanya: Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha 
Ilaahu? " Aku menjawab, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena 
takutkan ayunan pedang. Rasulullah bertanya lagi: Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga 
kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak? Rasulullah terus 
mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru 
masuk Islam saat itu. (HR Muslim 140) 


Dia berkata, Dan kami saat itu diberitahukan peristiwa Usamah bin Zaid, yang mana ketika dia 
telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik itu mengucap, “Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) kecuali Allah, namun dia tetap saja membunuhnya. Maka Basyir pun 
mendatangi Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk mengadukan dan menanyakan hal itu kepada 
beliau. Dia menceritakannya kepada beliau dan apa yang diperbuat oleh lelaki tadi. Maka beliau 
pun memanggil Usamah dan menanyainya, Kenapa kamu membunuhnya? ' Dia menjawab, 
Wahai Rasulullah, dia telah melukai kaum muslimin, dia telah membunuh si fulan dan si fulan, dan 
dia menyebutkan sebuah nama kepadanya, dan sungguh telah menyimpan dendam terhadapnya, 
namun ketika dia melihat pedangku ini, dia mengucap, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Allah. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah 
membunuhnya? ' Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: “Lalu apa yang hendak kamu 
perbuat dengan kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari 
kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? “ (HR Muslim 
142) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1277. Tanggapan Habib Muhammad Rizieg Shihab 
terhadap Wahhabi dan Syiah 


Tanggapan Habib Muhammad Rizieg Shihab terhadap Wahhabi yang diwakilkan terhadap 
pemahaman Ustadz Yazid Jawaz 


http://www.youtube.com/watch?v-hICdzVo8Ueo 
http://www.youtube.com/watch?v-DZdjU2H6hpA 


Berikut kutipan transkrip dari video yang pertama 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6789 


keek 


Kekek 


awal kutipan 


Sampai hari ini ditengah-tengah kita masih saja terjadi sesama umat Islam saling menghujat, 
saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. 


Bahkan ironisnya yang sesat dianggap perbedaan biasa, yang perbedaan biasa dianggap 
sesat. Terbolak balik. 


Hal ini kalau dibiarkan akan menjadi bibit permusuhan dan perpecahan. 


Jadi jangan mimpi kita bisa bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling mengkafirkan. 
Jangan mimpi kalau kita bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling menyesatkan. 
Mustahil kita bisa bersaudara kalau antara kita satu sama lainnya saling menghujat, saling 
menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini musibah bagi umat Islam. Innalillahi wa inailahi roji'un. 


Karena itu saya sangat prihatin terbit sebuah buku dengan judul "Mulia dengan manhaj salaf". 
Judulnya bagus betul. Diterbitkan oleh pustaka At Tagwa, Yang menulis Yazid bin Abdul @odir. 


Kenapa saya prihatin dengan kehadiran buku ini. Kalau kita buka pada bab yang ketigabelas 
yaitu bab yang terakhir. Disini penulis menyebutkan firgoh-firgoh sesat dan menyesatkan. 
Yang nomor delapan disebutkan Asy'ariah. Yang nomor sembilan disebut Maturidiyah. 
Kemudian yang nomor empat belas atau yang nomor tiga belas Shufiyah, ahli tasawuf. Yang 
nomor empat belas Jama'ah Tabligh. Yang nomor lima belas Ikhwanul Muslimin. Yang nomor 
tujuh belas Hizbut Tahrir. dan nomor dua puluh tujuhnya Jaringan Islam Liberal. 


Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah, ini yang merupakan representatif, mewakili Ahlussunnah wal 
Jama'ah dimasukkan dalam satu kelompok dengan kalangan liberal yang notabene sesat 
menyesatkan. 


Bahkan dengan mudahnya dia katakan Jama'ah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin juga masuk 
firgoh sesat. Apakah yang semacam ini tidak memecah belah umat ? 


Jadi kalau penulis ini ingin menyebarluaskan pahamnya, silahkan itu urusan dia. Kalau dia 
meyakini akidah yang dipercayainya merupakan agidah yang benar, ttu urusan dia. Kalau dia 
merasa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar, itu urusan dia. Tapi kalau dia 
mengkafirkan kelompok-kelompok umat Islam dari saudara-saudara kaum musliminnya dia 
tidak punya hak. 


Buku-buku semacam ini memecah belah umat. Kalau pengarang ini merasa bahwa Wahhabi 
adalah ajaran yang paling benar, silahkan. Dia menamakan dirinya pengikut Salafi atau di 
Indonesia lebih dikenal dengan nama istilah Wahhabi. Kalau dia merasa Salafi Wahhabi paling 
benar, hak dia. Kalau dia merasa paling suci, hak dia. Kalau dia merasa paling lurus, hak dia. 
Tapi dia tidak punya hak untuk sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan sesama umat Islam. 


Apalagi umat Islam dari kalangan Asy'ari dan Maturidi yang sudah 1200 tahun lebih secara 
representatif mewakili Ahlussunnah wal Jama'ah. Wahhabi baru lahir kemarin, terus ingin 
mengkafirkan ASy'ari. Memang selama ini 1000 tahun yang disebut Ahlussunnah itu siapa? 


1000 tahun lebih yang disebut Ahlussunnah itu adalah Asy'ari dan Maturidi. Wahhabi tidak 
masuk daftar. Baru muncul belakangan, sudah ingin sesat menyesatkan umat Islam yang tidak 
sepakat dengan mereka. Innalillahi wainailahi rojiun. 


Anda perlu ketahui kalau kelompok Wahabi merasa akidah yang diajarkan oleh Imam Ahmad 
bin Hanbal yang terbaik, itu hak mereka. Tapi mereka harus tahu bahwa ulama-ulama dari 
Mazhab Syafi'i dan Maliki, mayoritas mereka mengikuti akidah Asy'ariah dan ulama-ulama dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6790 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mazhab Hanafi, mayoritas mereka mengikuti akidah Maturidiah. 


Jadi kalau mereka mengkafirkan atau menyesatkan Asy'ariah dan Maturidiah berarti ulama- 
ulama yang jumlahnya ratusan ribu bahkan juta'an orang semenjak mazhab-mazhab itu lahir 
sampai saat ini berarti ulama-ulama mazhab Syafi'i , Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi semuanya 
sesat, kafir. Innalillahi wainnailahi roji'un. 


Tidak boleh begitu. Kita ingin berikan nasehat kepada penulis buku ini atau yang 
menerbitkannya atau yang mendukung daripada penyebarluasannya. Ittagullah, takutlah 
kepada Allah. 


Jangan sembarangan mengkafirkan saudara-saudaramu. Tidak boleh kita sembarangan 
mengkafirkan Ahli Kiblat. tidak boleh saudara, kita hanya boleh mengkafirkan yang sudah 
nyata-nyata kafir. 


keke kekkk 


akhir kutipan 
Tanggapan Habib Muhammad Rizieg Shihab terhadap Syiah 


keke keke 


awal kutipan 
Pandangan Anda tentang Syiah di Indonesia? 


Kalau yang saya lihat selama ini, hubungan saya baik dengan kawan-kawan Syiah di 
Indonesia. Apa yang saya sampaikan ke Anda sekarang ini juga sudah saya sampaikan 
kepada mereka. Contohnya kepada Ustad Hassan Daliel, saya katakan, “Bib (habib—red), 
kenapa kita bisa jalan bareng? Karena saya belum pernah mendengar Anda mencaci-maki 
sahabat. Nah, ini perlu dijaga. Yang saya dengar kritik antum juga sopan. Tapi kalau suatu 
saat saya mengkafirkan Anda dan Anda maki-maki sahabat, kita bisa musuhan.” Ini sebagai 
gambaran umum dari apa yang saya terima dari Ustadz Hassan Daliel, Ustadz Othman 
Shihab, Ustadz Agus Abubakar, Ustadz Husein Shahab, Ustadz Zein Alhadi, dan banyak lagi 
ustadz-ustadz Syiah yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Saya belum pernah 
mendengar ungkapan jelek dari mulut-mulut mereka. Yang saya tahu mereka adil, berilmu, 
berakal, dan beradab. Mudah-mudahan hubungan ini bisa dipertahankan. Bahkan bukan 
hanya itu, saya berharap orang-orang seperti mereka mampu tampil ke depan mendorong 
orang-orang Syiah yang di bawah atau junior-junior mereka agar tidak mencaci-maki sahabat 
nabi. Sebab, ada satu saja Syiah yang mencaci-maki sahabat, nanti orang-orang Sunni yang 
tidak paham akan menggeneralisasi bahwa Syiah memang seperti itu. Orang awam kan 
mudah menggeneralisasi. Iran dikenal sebagai negara yang paling banyak membantu 
perjuangan Hamas dan rakyat Palestina yang notabene Sunni. 


Apakah kenyataan ini tidak bisa dijadikan momentum persatuan Sunni-Syiah? 


Iya, betul itu. Itu hal yang saya sangat catat. Waktu saya ke Iran kemarin, Khaled Mishal 
(Ketua Depatemen Politik Hamas—red) baru saja pulang dari Iran, tempat yang sama dengan 
yang kita datangi. 

Jadi, hubungan Hamas dan Hizbullah yang saling topang dan bantu seharusnya menjadi potret 
bagi persatuan umat. Mereka tetap pada pendapatnya masing-masing. Tapi pada saat 
mempunyai musuh bersama yang bernama Israel dan Amerika, kekafiran dan kezaliman, 
Hamas-Hizbullah bisa duduk dan jalan bersama. Kita juga bisa melihat hubungan erat antara 
Hasan Nasrullah (Sekjen Hizbullah—red) yang Syiah dengan Fathi Yakan (tokoh Ikhwanul 
Muslimin di Lebanon) yang Sunni. Bahkan Nasrullah ngomong secara terbuka bahwa Fathi 
Yakan-lah yang pantas menggantikan Siniora. Inilah potret positif yang luar biasa di zaman 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6791 


modern ini. 


Di sisi lain, kita juga sedih bagaimana Syiah dan Sunni di Irak begitu gampang diadu domba. 
Ini jelas permainan pihak ketiga. Dia (pihak ketiga—red) meledakkan masjid Syiah dan 
menuding Sunni, dan kemudian meledakkan masjid Sunni dan menuding Syiah. 


Saya berharap kita bisa mengembangkan potret Sunni-Syiah yang pertama. Potret yang kedua 
harus dihentikan segera. Sekarang di mana-mana semakin transparan adu dombanya, seperti 
di Irak dan Pakistan. Karena Syiah di Indonesia tidak besar, maka (adu domba itu—red) belum 
terasa. Tapi di beberapa tempat adu-domba ini jelas berhasil. 


Syiah bukan barang baru di Indonesia. Menurut Sejarahwan, Syiah datang dari Gujarat dan 
Persia. Setidaknya budaya Persia cukup dikenal dalam tradisi keberagamaan di Indonesia. 
Apakah ini bisa jadi salah satu faktor pemersatu Sunni-Syiah? 


Iya, itu bisa jadi faktor. Tapi, tetap faktor utamanya adalah masalah jiwa besar dan akhlak yang 
baik. Orang Syiah yang berilmu dan berakhlak tidak akan mungkin dari mulutnya keluar caci- 
maki kepada umat lain. Tidak ada. Saya kenal ulama-ulama Syiah yang berakhlak dan berilmu. 
Tidak ada keluar kata-kata kotor dari mulut mereka. Jadi, bila ada aktivis-aktivis Syiah yang 
mengeluarkan kata-kata kotor tentang sahabat, saya jadi heran, mereka itu ngikutin siapa? 


Jadi, semua kembali ke hati, yang gambarannya bisa dilihat dari mulut. Bila mulutnya sudah 
penuh umpatan dan caci-maki, pasti hatinya sudah jelek. Kalau hatinya baik, dia bisa 
menghargai orang. Dia bisa mengetahui dan menahan ucapannya yang bisa menyinggung 
saudaranya. Bila ingin menyampaikan kebenaran, ia menyampaikannya dengan santun. 
Bahkan bila kita berhadapan dengan orang kafir, meski mungkin hatinya mencaci-maki Islam, 
yang menyampaikan kritiknya dengan sopan, kita mesti menjawabnya. Nabi dulu juga 
berdialog dengan orang musyrik, kafir, Nasrani, dan Yahudi. Itu contoh bagi kita. 


Bagaimana dengan fatwa MUI yang menyesatkan Syiah? 


Begini, kita tidak bisa menggeneralisasi semua Syiah sesat atau semua Syiah tidak sesat. 
Sebab orang Syiah pun merngakui bahwa di internal Syiah pun terdapat macam-macam 
golongan, dan di dalamnya ada pula yang sesat, yakni yang menuhankan Ali, meyakini Jibril 
salah menyampaikan risalah, dan al-@uran yang seharusnya lebih tebal daripada sekarang. Itu 
ada dan diakui oleh Syiah mainstream. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan fatwa MUI 
tadi adalah Syiah yang semacam itu. 


Yang perlu disadari betul oleh Syiah adalah bahwa Ahlusunah punya sikap tegas soal sahabat. 
Bagi Sunni, siapa pun yang mencaci-maki dan apalagi mengkafirkan sahabat akan dikatakan 
sesat. Ini kunci. 


Oleh karena itu, untuk mengambil jalan tengah, Syiah harus menahan diri dari mencaci-maki 
dan mengkafirkan sahabat. Ajaklah Sunni berdialog, seperti yang dilakukan kelompok Zaidiyah 
yang masih bagian dari Syiah. Kenapa Sunni dan Zaidiyah bisa akrab? Bahkan, kitab-kitab 
Zaidiyah, seperti Subulus Salam dan Naylul Awthar, dipakai di pondok-pondok (pesantren— 
red) Sunni. 


Jadi, yang dikafirkan MUI tanpa ragu-ragu adalah Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang 
meyakini al-Guran berubah, atau yang menganggap Ali lebih afdhal daripada Muhammad. 
Sekarang tinggal Syiah Indonesia introspeksi diri, apakah mereka masuk ke dalam ciri-ciri 
yang disesatkan MUI? Kalau tidak masuk dalam kelompok tersebut, tidak perlu gerah dengan 
fatwa itu. Saya sendiri lebih suka MUI membuka dialog. Hendaknya MUI mengundang tokoh- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6792 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tokoh Syiah Indonesia untuk klarifikasi seperti apakah Syiah mereka itu. 


Sekali lagi, saya berpendapat, kita tidak bisa mengeneralisasi Syiah. Sebab, Syiah itu macam- 
macam: ada yang moderat, konservatif, ekstrem, dan bahkan ada yang kafir. Bahkan, 
Muhammad Jawad Mughniyah (ulama Syiah Lebanon—red) dalam al-Fighu 'ala al-Mazhahib 
al-Khamsah mengatakan bahwa Syiah ghulat adalah kafir. Katanya, gara-gara ghulat, kami, 
Syiah Ja'fariyah, yang moderat jadi tertuduh. Waktu di Gum, saya melihat aparat menggerebek 
majelis Syiah Alawiyah, yang menuhankan Ali. Artinya, yang mengkafirkan Syiah ghulat bukan 
hanya MUI, bahkan ulama Syiah pun mengkafirkannya. Jadi kita perlu memahami konteks 
fatwa MUI tersebut. 


Bagaimana relasi dengan kelompok Islam lain yang anti-tradisi? 


Saya bergaul dengan berbagai macam kelompok. Dengan Ustad Abubakar Baasyir, saya 
sudah seperti keluarga. Saya anggap dia itu orang tua dan kawan. Meskipun orang tahu 
bahwa kita berdua punya pandangan yang berbeda tentang tradisi. Beliau orang yang arif. 
Beliau tetap punya pendapat dan dalil tetapi tidak menyerang kita. Saya bisa duduk dan 
diskusi bersama. Ada urusan umat yang lebih besar daripada sekedar kebolehan dan 
keharaman tahlil. Ada prioritas. 


Kadang-kadang kita juga bicara tentang persoalan furu', tetapi sifatnya ringan saja. Misalnya, 
waktu sama-sama di Lapas Salemba, kita sempat bicara tentang gunut subuh. Saya gunut 
karena ikut mazhab Syafi'i. Beliau tidak pakai gunut. Suatu kali beliau bilang dapat dalil bahwa 
Ibnu Abbas juga pakai gunut. Artinya, beliau juga mengkaji tetapi pembicaraannya ringan dan 
tetap saling menghormati. 


Kenapa bisa demikian? Karena kita bisa berjiwa besar dan berlapang dada. Kalau mereka 
tidak menyerang kita, kita juga tidak boleh menyerang mereka. Kalau sekedar kritik dengan 
ilmu dan adab, ya...boleh saja dan itu juga perlu dijawab dengan cara yang serupa. 


Tidak bisa kita identikkan tegas dengan ekstrem sehingga membenci segala macam tradisi. 
Kalau Salafi mengkritik dengan baik-baik, kita juga akan menjawabnya dengan baik-baik. Tapi, 
kalau ada orang-orang yang mudah memusyrikkan dan mengkafirkan orang-orang yang 
tawasul dan tabaruk, maka sesungguhnya mereka tidak bisa membedakan antara 
kemungkaran yang disepakati, yang memang harus dilawan dengan tegas, dan bagian-bagian 
yang tidak disepakati perihal mungkar tidaknya. Ini adalah persoalan khilafiyah. Sikap 
terhadapnya berbeda. 


keke Kekek 


akhir kutipan 


Kami (penulis) hanya menyampaikan dan mengingatkan bahwa kaum Syiah, khususnya mereka 
yang membenci para Sahabat dan kaum Wahhabi yang mengikuti pemahaman Muhummad bin 
Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyyah adalah sama — sama korban hasutan atau korban ghazwul fikri 
dari kaum Zionis Yahudi. 


Tragedi di Darul Hadits Dammaj Yaman adalah contoh nyata akibat hasutan atau ghazwul fikri 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Majalah Dakwah Islam “Cahaya Nabawiy” Edisi no 
101, Januari 2012 memuat topik utama berjudul “SYIAH-WAHABI: Dua seteru abadi” , Berikut 
sedikit kutipannya, 


kxekk Kekek 


awal kutipan 


“Sebenarnya ada fakta lain yang luput dari pemberitaan media dalam tragedi itu. Peristiwa itu 
bermula dari tertangkapnya mata-mata utusan Darul Hadits oleh orang-orang suku Hutsi yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6793 ) 


menganut Syiah. Selama beberapa lama Darul Hadits memang mengirim mata-mata untuk 
mengamati kesaharian warga Syiah. Suku Hutsi merasa kehormatan mereka terusik dengan 
keberadaan mata-mat ini. Kehormatan adalah masalah besar bagi suku-suku di Jazirah Arab. 
Tak ayal, suku Hutsi pun menyerbu Darul Hadits sebagai ungkapan amarah mereka. Selama 
beberapa hari Darul Hadits dikepung orang-orang Hutsi yang kebanyakan tergabung dalam 
milisi pemberontak“Dua warga Indonesia tewas dalam baku tembak, sementara yang lainnya 
bersembunyi di kampus. Anehnya, meskipun beberapa kali dibujuk , para mahasiswa tetap tak 
mau dievakuasi pihak kedutaan. Mereka berdalih bahwa diri mereka sedang berjihad melawan 
musuh. Doktrin yang ditanamkan kepada mahasiswa Darul Hadits cukup, sangar yakni, “Jihad 
terhadap syiah rafidah al-Houtsi" 

“““## akhir kutipan 


kekkk 


Ironis sekali , kedua sekte masing-masing merasa berjihad dan memerangi sesama manusia yang 
telah bersyahadat. 


Begitupula dengan yang disampaikan oleh ulama-ulama abad 12 Hijriah sebagai berikut 


Ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi dalam kitabnya 
al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah 
pendiri Wahhabi, menuliskan sebagai berikut: Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman (kakak 
Muhammad bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya 
dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat al-@uran dan hadits-hadits Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al- 
Radd 'ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari 
keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan 
terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan 
membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan 
mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena 
pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn 
Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). “ 


Ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: “Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 
dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 
Jalalain sebagai berikut: “Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6794 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi “ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Begitu pula dapat kita ketahui dari informasi yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 


www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html atau pada 


www.fb.com/photo.php? 
ftbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Dari kekejaman mereka telah menjelaskan bahwa mereka bukanlah mengikuti Salaf yang sholeh 
karena mereka bertentangan dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang artinya, 
“mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim 
97) 


Kaum Zionis Yahudi "mengarahkan” kaum Syiah yang membenci para Sahabat, sebagai "musuh" 
bagi kaum Zionis Yahudi dengan tujuan sebagai alasan untuk membunuh kaum muslim. 


Kaum Zionis Yahudi "mengarahkan ” kaum wahhabi sebagai "sahabat" bagi kaum Zionis Yahudi 
dengan tujuan untuk melancarkan atau tidak menghalangi kaum Zionis Yahudi untuk membunuh 
kaum muslim. 


Amerika yang merupakan sosok representatif dari kaum Zionis Yahudi, sebagaimana sutradara 
film Holywood, membutuhkan sosok "musuh" dan "sahabat" untuk mencitrakan diri mereka 
sebagai hero, pahlawan bagi manusia di muka bumi. Istilah orang periklanan, "nggak ada loe 
nggak rame". 


Pengarahan, pengaturan atau "Getting things done through other people" yang dilakukan oleh 
Amerika bertujuan untuk melaksacanakan cita-cita mereka yang dinamakan "The New World 
Order", NWO, tatanan dunia baru. Dunia dalam tatanan atau pengaturan Amerika yang 
dibelakangnya kaum Zionis Yahudi, sebagai pemimpin manusia di muka bumi. 


Dengan penguasaan mereka dalam militer, farmasi dan bidang-bidang lainnya, mereka merasa 
berhak menentukan mana manusia yang berhak hidup maupun mati. Hal ini telah mereka 
perlihatkan ketika mereka melenyapkan ras suku Indian dari benua Amerika. Ditengarai Amerika 
melakukan pemusnahan masal dan perang biologi melalui penyebaran kuman-kuman dan 
penyakit-penyakit terhadap penduduk asli, suku Indian. 


Beberapa data yang tertuang dalam The Atlas of the North American Indian, and the Conspiracy 
of Pontiac and the Indian War after the Conguest of Canada, menunjukkan bahwaJenderal 
Amherts, telah “menyetujui” pendistribusian selimut dan sapu tangan yang telah terkontaminasi 
bibit cacar untuk digunakan sebagai alat perang wabah penyakit terhadap Indian Amerika. Bahkan 
ada bukti tertulis berupa surat yang ditulis sendiri oleh Jeffrey Amherst. Dalam suratnya kepada 
Kolonel Henry Bouguet, Komandan angkatan bersenjata Inggris, Jenderal Amherts bertanya : 
“Tidak bisakah diatur suatu cara bagi pengiriman bibit campak kepada suku-suku Indian yang 
tidak menyenangkan itu? Dalam hal ini kita harus menggunakan berbagai strategi untuk dapat 
mengurangi jumlah mereka.” Bouguet menjawab, "Saya akan mencoba untuk menularkan 
penyakit tersebut kepada mereka melalui selimut-selimut yang akan jatuh ke tangan mereka dan 
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut tertular.”. 


Bagi kaum Zionis, manusia yang paling pandai atau paling unggul adalah Tuhan dan berhak 
memimpin serta mengatur kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Bagi mereka Tuhan kaum 
beragama hanyalah persepsi akal manusia belaka. Naudzubillah min zalik. 


Penguasa negeri kaum Wahhabi, kaum beragama yakni penguasa kerajaan dinasti Saudi pada 
hakikatnya membantu secara tidak langsung Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6795 ) 


untuk membeli peluru-peluru untuk membunuh kaum muslim diperbagai belahan dunia. Bantuan 
tersebut didapati dari hasil pertambangan negara pemerintahan kerajaan dinasti Saudi. Bantuan- 
bantuan lainnya diperoleh Amerika dari penguasa-penguasa negeri yang muslim lainnya seperti 
dari penguasa negara kita sendiri yang diperoleh dari hasil tambang minyak bumi dan tamban- 
tambang lain seperti di freeport dll. 


Salah satu tanda akhir zaman adalah sebagaimana yang disampaikan hadits berikut 


Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani 
Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil 
dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati 
banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat. (HR. Baihagi) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Ketika kaum muslim di suatu negara diperangi oleh kaum Zionis Yahudi maka sebaiknya semua 
penguasa negeri yang mengaku muslim merasakan sebagai keadaan perang juga sehingga dapat 
menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi kaum 
Zionis Yahudi. 


Kaum Zionis Yahudi “mengarahkan” Osama bin Laden dengan peristiwa WTC 11 September 
menjadikan alasan bagi kaum Zionis Yahudi untuk melakukan penyerangan dan penjajahan 
terselubung terhadap Irak, Afghanistan dll dengan alasan menumpas terorisme dan dengan 
alasan tersebut mereka dapat membunuh kaum muslim di Irak dan Afghanistan baik dengan 
tangan mereka langsung atau melalui tangan kaum muslim yang berselisih yang pada hakikatnya 
karena termakan hasutan kaum Zionis Yahudi. 


Kaum Zionis Yahudi diduga “mengarahkan” tragedi bom bali, menjadikan alasan untuk 
membentuk densus 88 (rakyat Indonesia) sehingga mereka melakukan pembunuhan terhadap 
beberapa orang muslim (rakyat Indonesia) tanpa memandang hak-hak mereka dengan alasan 
menumpas terorisme. 


Begitupula tragedi di Somalia sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/29/belajar-dari-somalia/ maupun di Palestina, Irak, 
Afghanistan dan di Suriah pada akhir-akhir ini pada hakikatnya adalah akibat hasutan atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Insyaallah tragedi tersebut tidak akan terjadi, jika mereka mau menjalankan tasawuf dengan 
minimal mengingat perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “jika kamu tidak melihat-Nya 
maka sesungguhnya Dia melihatmu.' (HR Muslim 11) 


Jika berkeyakinan selalu diawasi/dilihat oleh Allah Azza wa Jalla maka tentulah tidak akan 
membunuh manusia yang telah bersayahadat walaupun berbeda pemahamannya. 


Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh manusia yang baru saja 
bersyahadat apalagi membunuh manusia yang telah bersyahadat, muslim yang taat, taat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6796 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengerjakan sholat, zakat, puasa, bahkan telah melaksanakan ibadah haji, mereka melaksakan 
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan-Nya, menyebarkan 
dakwah, mendirikan masjid, dan menegakkan syi'ar-syi'ar-Nya 


Rasulullah lalu bertanya: "Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha 
Illaahu? " Aku menjawab, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena 
takutkan ayunan pedang. Rasulullah bertanya lagi: Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga 
kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak? Rasulullah terus 
mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru 
masuk Islam saat itu. (HR Muslim 140) 


Dia berkata, Dan kami saat itu diberitahukan peristiwa Usamah bin Zaid, yang mana ketika dia 
telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik itu mengucap, “Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) kecuali Allah, namun dia tetap saja membunuhnya. Maka Basyir pun 
mendatangi Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk mengadukan dan menanyakan hal itu kepada 
beliau. Dia menceritakannya kepada beliau dan apa yang diperbuat oleh lelaki tadi. Maka beliau 
pun memanggil Usamah dan menanyainya, Kenapa kamu membunuhnya? ' Dia menjawab, 
Wahai Rasulullah, dia telah melukai kaum muslimin, dia telah membunuh si fulan dan si fulan, dan 
dia menyebutkan sebuah nama kepadanya, dan sungguh telah menyimpan dendam terhadapnya, 
namun ketika dia melihat pedangku ini, dia mengucap, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Allah. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah 
membunuhnya? " Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: “Lalu apa yang hendak kamu 
perbuat dengan kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari 
kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? “ (HR Muslim 
142) 


Tulisan ini kami sampaikan tidaklah untuk menumbuhkan rasa kebencian atau bahkan rasa takut 
atau rasa khawatir dan bersedih hati terhadap Amerika atau kaum Zionis Yahudi. 


Apapun yang telah terjadi terhadap Amerika, kaum Zionis Yahudi, kaum syiah yang membenci 
para Sahabat ataupun kaum Wahhabi adalah dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Kita kaum 
muslim sebaiknya menghadapi segala pengaturan Allah Azza wa Jalla dengan sikap dan 
perbuatan yang dicintaiNya. 


Sebaiknya jangan takut dan bersedih hati dengan pengaturan "sutradara Holywood" karena Allah 
Azza wa Jalla, Pencipta alam semesta Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengatur. 


Firman Allah Azza wa Jalla, Hasbunallah wani'mal wakil , “Cukuplah Allah sebagai penolong kami, 
dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar” (AS Ali “Imran (3J: 173) 


Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 

1289. Perkara baru yang berhubungan dengan dosa 

Kenapa melakukan perkara baru (bid'ah) atau melakukan perkara yang tidak pernah disampaikan, 
dicontohkan, dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berakibat bertempat di neraka ? 


Apakah bersalaman setelah salam ketika sholat berjama'ah akan berakibat bertempat di neraka 
karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menurut kabar tidak pernah melakukannya ? 


Bersalaman setelah salam ketika sholat berjama'ah, perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al 
Gur'an dan As Sunnah, hukumnya bid'ah mubah atau boleh. Pada hakikatnya bersalaman adalah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6797 ) 


perwujudan dari ucapan salam. 


Imam Mazhab, Imam Syafi'i -rahimahullah, pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 
yang bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh menyampaikan 


3 3 0 o- - - .9 2. Pad 3-0 13. Ego P - 9 0 sah 0 Pang 2... .9 - 20. Aa, - - Ea aan 
Has Sy pb oa Wae Ly «Ala kal ya LA belah jaan jl US Al Want Um da0 AI nh sela JG 
3-00 - A0 3. - 0 Pan ud 

(CG JWIL 0 313 “ile| Anil) Do yemki A01 yg US oya Las 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi (bertentangan dengan) pedoman Al-Gur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar 
(Pernyataan sahabat) adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru 
(tidak terdapat di masa Rasulullah) dan tidak menyalahi (tidak bertentangan dengan) pedoman 
tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji (bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai 
pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 313). 


Imam An Nawawi menyatakan dalam Al Majmu' (3/459), "Adapun bersalaman yang dibiasakan 
setelah shalat shubuh dan ashar saja telah menyebut As Syeikh Al Imam Abu Muhammad bin 
Abdis Salam rahimahullah Ta'ala, "Sesungguhnya hal itu bagian dari bid'ah-bid'ah mubah, tidak 
bisa disifati dengan makruh dan tidak juga istihbab (Sunnah).' Dan yang beliau katakan ini baik.” 


Ba Alawi mufti As Syafi'iyah Yaman, dalam kumpulan fatwa beliau Bughyah Al Mustrasyidin (hal. 
50) juga menyebutkan pula bahwa "Imam Izzuddin memandang masalah ini sebagai bid'ah mubah 
sebagaimana pemahaman Imam An Nawawi,”Berjabat tangan yang biasa dilakukan setelah shalat 
shubuh dan ashar tidak memiliki asal baginya dan telah menyebut Ibnu Abdissalam bahwa hal itu 
merupakan bid'ah-bid'ah mubah.” 


As Safarini seorang ulama madzhab Hanbali, beliau memahami bahwa Imam Izzuddin 
menyatakan masalah ini sebagai bi'dah mubah. Tertulis dalam Ghidza Al Albab (1/235), dalam 
rangka mengomentari pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa berjabat tangan di 
dua waktu tersebut adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan tidak disunnahkan oleh 
seorang ulama sekalipun, "Aku berkata, dan yang dhahir (jelas) dari pernyataan Ibnu Abdissalam 
dari As Syafi'iyah bahwa sesungguhnya hal itu adalah bid'ah mubah" 


Bid'ah yang akan berakibat bertempat di neraka adalah bid'ah yang menyekutukan Allah sehingga 
yang melakukan tidak diterima taubatnya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 
is Nae Hal as 2 
“Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah”. (Ash-Shahihah No. 1620| 


Bid'ah yang akan berakibat bertempat di neraka karena menyekutukan Allah adalah. 
1. Mengada ada dalam perkara larangan dan pengharaman (perbuatan yang jika dilanggar / 
dikerjakan berdosa) 
2. Mengada ada dalam perkara kewajiban (perbuatan yang jika ditinggalkan berdosa) 
3. Perkara baru yang bertentangan dengan Al Aur'an dan As Sunnah. Segala perbuatan yang 
bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah adalah berdosa. 


Point 1 dan 2 adalah yang dimaksud dengan bid'ah dalam urusan agama atau bid'ah dalam 
urusan kami , urusan Allah ta'ala menetapkannya. 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari “Aisyah radliallahu “anha berkata: Rasulullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6798 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini 
yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak". Diriwayatkan pula oleh “Abdullah bin Ja'far 
Al Makhramiy dan “Abdul Wahid bin Abu “Aun dari Sa'ad bin Ibrahim (HR Bukhari 2499) 


Intinya segala perkara yang berhubungan dengan dosa hanya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Jadi jika ada yang secara serampangan menetapkan atau berfatwa ini dosa, itu dosa dengan akal 
pikirannya sendiri tanpa dalil dari Al @uran dan Hadits maka dia telah menyekutukan Allah 
dengan akal pikirannya sendiri. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, 


“Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan 
apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas 
(nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (@S al-A'raf: 32-33) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para 
rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika 
para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (5|: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” IAS. An-Nahl 
: 116). 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim). 


Tulisan kali ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mereka telah menjadi korban hasutan 
atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi 


Kaum Zionis Yahudi mengulang kembali apa yang mereka lakukan kepada kaum Nasrani, 
menjadikan para Rahib, Pendeta atau ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah 


Mereka menetapkan perkara larangan yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6799 ) 


alaihi wasallam 


Mereka menetapkan perkara larangan berdasarkan akal pikiran mereka sendiri bahwa setiap 
perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah dosa 


Mereka menetapkan perkara larangan tidak berdasarkan Al Guran dan As Sunnah seperti 
menggunakan perkataan yang merupakan hasutan dari kaum Zionis Yahudi yakni "LAU KAANA 
KHOIRON LASABAGUNA ILAIHP” , “Seandainya hal itu baik, tentu mereka, para sahabat akan 
mendahului kita dalam melakukannya” 


Perkataan tersebut adalah perkara baru (bid'ah) karena bukan firman Allah Azza wa Jalla dan 
bukan pula perkataan Rasulullah, bukan perkataan para Sahabat atau Salaf yang Sholeh lainnya 


Dari susunan kata “LAU KAANA KHOIRON LASABAGUNA ILAIHI” tak ada satupun yang dapat 
diartikan sebagai “para Sahabat 


Ada perkataan yang mirip dengan itu adalah pada firman Allah ta'ala, wagaala alladziina kafaruu 
lilladzina aamanuu law kaana khayran maa sabaguunaa ilayhi wa-idz lam yahtaduu bihi 
fasayaguuluuna haadzaa ifkun gadiimun 


Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: “Kalau sekiranya di (Al-@uran) 
adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan 
karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: “Ini adalah dusta 
yang lama”. (AS al Ahgaaf (46:11 ). 


Maksud ayat ini ialah bahwa orang-orang kafir itu mengejek orang-orang Islam dengan 
mengatakan: Kalau sekiranya Al-@uran ini benar tentu kami lebih dahulu beriman kepadanya 
daripada mereka orang-orang miskin dan lemah itu seperti Bilal, “Ammar, Suhaib, Habbab 
radhiyallahu anhum dan sebagainya. Jelas perkataan tersebut adalah perkataan orang-orang 
kafir. 


Ulasan terhadap perkataan bid'ah yang menyesatkan tersebut telah disampaikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/16/bukan-perkataan-salaf/ 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


http://mutiarazuhud.wordpress.com 
1299. Pengkafiran secara sistemik 


Berikut kutipan makalah Imam Ahlussunnah wal Jama'ah yang juga keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, Abuya Prof. Dr. Assayyid Muhammad Bin Assayyid Alwi Bin Assayyid 
Abbas Bin Assayyid Abdul Aziz Almaliki Alhasani Almakki Alasy'ari Assyadzili yang disampaikan 
dalam Pertemuan Nasional dan Dialog Pemikiran Kedua di Makkah Al Mukarramah Tanggal 5 s.d. 
9 Dzulgo'dah 1424 H 


kekkekkk kekkkk 


awal kutipan 


Pembagian klaim syirik & kufur kepada kelompok-kelompok Islam dalam kurikulum 
pembelajaran, dalam pertemuan dan kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan 
kepada Anda sekalian tentang sebagian kurikulum sekolah, khususnya materi tauhid. 


Dalam materi tersebut terdapat pengkafiran, tuduhan syirik dan sesat terhadap kelompok- 
kelompok Islam sebagaimana dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiy (SLTP) cetakan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6800 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tahun 1424 Hijriyyah yang berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Shuufiyyah (aliran— 
aliran tashowwuf ) adalah syirik dan keluar dari agama. 


Materi kurikulum tersebut menjadikan sebagian pengajar terus memperdalam luka dan 
memperlebar wilayah perselisihan. 


Padahal, 3/4 penduduk muslim seluruh dunia adalah Shuufiyyah dan seluruhnya terikat dan 
meramaikan padepokan (zaawiyah) mereka dengan tashowwutf. 


Bahkan, harus dimengerti bahwa zawiyah-zawiyah tersebut memiliki jasa besar dalam 
memerangi penjajahan, membela negara, menyebarkan agama, dan memberikan pengajaran 
kepada kaum muslimin. Inilah sikap dan perilaku zawiyah Sanusiyyah, Idrisiyyah, Tijaaniyyah, 
@oodiriyyah, Rifaa'iyyah, Syadziliyyah, Mahdiyyah, Nagsyabandiyyah, dan Marghoniyyah. 


Sejarah yang objektif dan terpercaya mengakui akan hal ini. Sementara itu, generasi berikut 
dari para imam thorigot tersebut seperti Syekh Umar al Mukhtar, Syekh Abdul @odir al Jaelani, 
al Imam al Mahdi, Syekh Umar al Fauti at Tiijani, Syekh Utsman bin Faudi al @odiri juga 
mempunyai jasa-jasa yang perlu dihargai dalam berjihad di jalan Allah. Para imam tersebut 
melayani agama dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan untuk memerangi kebodohan dan 
tindakan bid'ah. 


Adapun (lebih jauh lagi) para imam tashowwuf pendahulu mereka yang terkenal dalam abad- 
abad terdahulu seperti Imam Rifai, Imam al Badawi, Imam Syadzili, dan para imam lain 
setingkat mereka serta para imam dari generasi tabi'in dan para pengikutnya dari para ahli 
Hilyah, Shofwah, Risalah dan Madarijis saalikin. 


Usaha dan jihad mereka semua di jalan Allah merupakan suatu hal yang banyak memenuhi 
sejarah dan telah banyak dikisahkan oleh buku-buku biografi (Manaagib/Taroojim). 


Meskipun begitu, kita tidak mengatakan mereka ma'shum sebab setiap kita dan mereka 
(adalah sama,) diambil dan juga ditolak. ljtihad yang mereka lakukan juga berputar antara 
daerah kebenaran dan kesalahan, diterima dan dibantah. 


Kendati begitu, kita semua tidak ingin mereka dihujat dengan tuduhan keluar dari Islam, kafir, 
syirik, dan fanatik dalam bermadzhab. 


Saya ingin bertanya kepada Saudara-Saudara yang berijtihad dalam menetapkan hukum dan 
klaim-klaim tersebut, dalam hitungan mereka berapa banyak mereka akan kehilangan saudara 
sesama kaum muslimin? 


Dengan hukum mereka yang menyimpang, berapa banyak tali silaturrahim dan persaudaraan 
Islam yang akan mereka putuskan di antara ratusan juta kaum muslimin yang telah 
mengucapkan Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah? 


Karena itulah, marilah kembali meninjau perhitungan kita bersama saudara-saudara kita! 


Tiga Pembagian Tauhid sebagai faktor dominan di antara faktor terpenting dan dominan yang 
menjadi sebab munculnya ekstremisme adalah apa yang kita saksikan bersama pada metode 
pembelajaran tauhid dalam kurikulum sekolah. 


Dalam materi tersebut terdapat pembagian tauhid menjadi tiga bagian: 
1) Tauhid Rububiyyah, 
2) Tauhid Uluhiyyah, 
3) Tauhid Asma' was Shifaat. 


(Padahal pembagian seperti ini), tidak pernah dikenal oleh generasi salaf dari masa Sahabat, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6801 


Tabi'in maupun Tabi'it Taabi'in. Bahkan, pembagian dengan format seperti ini tidak terdapat 
dalam al @uran atau Sunnah Nabawiyyah. 


Jadi, pembagian (tagsiim) tersebut tak lebih merupakan ijtihad yang dipaksakan dalam 
masalah ushuluddin serta tak ubahnya seperti tongkat yang berfungsi membuat perpecahan di 
antara umat Islam dengan konsekuensi hukumnya yang memunculkan sebuah konklusi bahwa 
kebanyakan umat Islam telah kafir, menyekutukan Allah, dan lepas dari tali tauhid. 


Selanjutnya tagsiim ini juga akan senantiasa menjadi sarana yang mudah didapat untuk terus 
mengeluarkan klaim-klaim dan keputusan seenaknya tanpa didasari pemikiran dan 
perenungan. 


Tagsiim ini, terlepas dari penelitian apakah memiliki dasar dalam agidah Islaamiyyah atau 
tidak, yang jelas dan sangat disayangkan kini telah menjadi dasar kuat (dan alat) untuk 
mengafirkan banyak kelompok Islam. Andai saja yang menjadi korban dari tagsiim ini hanya 
sebagian orang, tentu bencana sangat ringan dan mudah diatasi. 


Akan tetapi, musibah ini ternyata menimpa mayoritas umat: ulama dan awam, pemikir, juga 
para sastrawan. (Dengan demikian), pada hakikatnya tagsiim ini merupakan goresan yang 
memotong tali hubungan di antara umat Islam. 


Jika kita berniat membersihkan Makkah Madinah -dengan standar pendapat mereka-— dari 
orang-orang yang dicurigai sebagai pemilik kesyirikan, penyembah para wali, pengagum Ahlul 
Bait, dan pengikut pemahaman umum dalam sifat-sifat-Nya, tentu akan terjadi penolakan 
terhadap banyak jamaah haji dan para peziarah. 


Para jamaah haji dan para peziarah tersebut, dalam musim-musim agama, berasal dari 
berbagai kelompok umat Islam yang seluruhnya mendapat sambutan dan pelayanan dari 
pemerintah serta kebebasan menjalankan apapun sesuai dengan prinsip (madzhab) mereka 
yang sedikitpun tidak bertentangan dengan syariat Islam. 


(Sungguh, betapapun perbedaan itu ada), tetapi hanya berputar dalam masalah khilaafiyyah, 
hal di luar yang sudah disepakati bersama (ijma') seperti halnya para pelaku kesalahan dan 
pelanggaran syariat. Para ulama tidak pernah sepakat (berijma') mengafirkan para pelakunya, 
karena termasuk dalam firman-Nya: 


ENAK Dp La jabay dg Ba Oo ja YAI 2 
“ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila Dia disekutukan dan Dia memberikan 
ampunan kepada selain itu kepada orang yang Dia kehendaki.” (AS an Nisa': 48) 


Telah kami jelaskan di awal sambutan bahwa semua pihak dituntut untuk melakukan 
penjernihan (tashfiyah), pembersihan (tangiyah), saling mengingatkan, mengoreksi, dan 
dengar pendapat (murooja'ah), berusaha saling memahami (mufaahamah), dan mengadakan 
dialog (muhaawaroh) dengan memegang satu prinsip, “Sesungguhnya setiap jalan pemikiran 
ilmiah dalam agama, cabang-cabang, dan rinciannya yang masuk dalam medan ijtihad harus 
mau dikoreksi untuk perbaikan, pergantian, dan perubahan. Pemiliknya tidak boleh meyakini 
cabang dan rincian tersebut sebagai suatu masalah pasti yang wajib diterima dan dihormati 
seperti dua dasar pokok, yaitu al @uran dan al Hadits.” 


Jika semua pihak memegang prinsip ini, niscaya semuanya bisa bertemu, saling mendekat, 
menerima alasan orang lain, dan saling memaafkan satu sama lain. 


Sudah barang tentu, ini merupakan pondasi langkah-langkah pertama untuk membangun 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


keke 


(6802 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


persatuan Islam yang diinginkan dan didambakan serta menjadi keinginan kuat setiap muslim. 


Kendati begitu, ini tidak lantas harus menghapus, memberantas, membuang, dan menolak 
secara total serta tidak memberikan pengakuan akan keberadaan komunitas yang berbeda 
yang telah ada di muka bumi dan memiliki akar kuat, para penjaga, dan pengikut yang loyal 
dan siap menjadi pembela. 


Sesungguhnya mayoritas kaum muslimin, dari saudara-saudara kita yang dikenal dengan 
tashowwuf dan meresapi betapa tashowwuf telah menyematkan kemulian dan keagungan 
besar kepada mereka serta merasa bangga memiliki hubungan dengannya. Itulah tashowwuf 
yang benar dan sesuai syariat serta berdiri di atas landasan magom ihsan, magom yang 
dibanggakan. 


Semestinya, setiap orang Islam berusaha mengenal dan memiliki hubungan denganNya yang 
digambarkan dalam sabda Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam: 


Bl sh MEA KENOT: Cap MAUT UU 


Su. hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak 
melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu ....” (H.R. Muslim) 


Sungguh, mereka semua dituntut untuk kembali meneliti dan meninjau ulang kurikulum 
kemudian mengoreksi, membenarkan, dan meluruskan sesuai kebenaran, keadaan, 
kenyataan, dan selaras dengan semangat persatuan nasional dalam perlindungan dan 
perawatan satu pemerintahan yang melihat semuanya dengan satu pandangan keadilan. 


Ibaratnya seperti anak-anak seorang lelaki yang semuanya harus memperoleh hak-hak dan 
kewajibannya masing-masing. Mereka mendapat kesempatan yang sama, perhatian dan kasih 
sayang yang seimbang. Semuanya berhak mengingatkan, “Takutlah kepada Allah dan 
berbuatlah adil terhadap anak-anak kalian.” 


kekkkkk 


akhir kutipan 


Dari kutipan makalah di atas telah jelas bahwa mereka adalah korban hasutan atau korban 
ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 


Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istiyomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Mereka menyusun kurikulum pendidikan bekerjasama dengan Amerika yang merupakan 
representatif dari kaum Zionis Yahudi sebagaimana yang dapat diketahui dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/13/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Dari sistem pendidikan seperi itulah yang menghasilkan ulama seperti Ustadz Yazid bin Abdul 
@odir sebagaimana yang telah diungkap oleh Habib Muhammad Rizieg Shihab dalam dua 
rekaman nasehat beliau pada 


http://www.youtube.com/watch?v-hICdzVo8Ueo 
http://www.youtube.com/watch?v-DZdjU2H6hpA 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6803 


Kutipan transkrip rekaman telah disampaikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/15/tanggapan-wahabi-syiah/ 

Pada hakikatnya upaya kaum Zionis Yahudi menjauhkan kaum muslim dari tasawuf adalah dalam 
rangka merusak akhlak kaum muslim sebagaimana mereka menyebarluaskan pornografi, gaya 
hidup bebas, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, hedonisme dll 


Upaya kaum Zionis Yahudi menghasut atau menjauhkan kaum muslim dari tasawuf dengan cara 
mencitrakan hal yang buruk terhadap tasawuf agar kaum muslim gagal mencapai “sebaik baik 
manusia” atau gagal mencapai muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh atau 
muslim yang ihsan atau muslim yang bermakrifat. 


Mereka yang gagal mencapai “sebaik baik manusia” atau gagal mencapai muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh atau muslim yang ihsan atau muslim yang 
bermakrifat akan menularkan kepada yang lain. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengutip 
perkataan Imam Syafi'i -rahimahullah yang menyatakan bahwa orang yang buruk itu seperti 
pantatnya dandang (tempat menanak nasi) yang hitam. Kata Imam Syafi'i, dia hitam, dan dia ingin 
menempelkannya ke kulit kita. Kalau kita terpancing, maka yang hitam itu dua. Jadi kalau sampai 
kita sadar bahwa ada ruhani yang tidak stabil, dan kita terpancing untuk tidak stabil, maka 
sesungguhnya yang terjadi adalah dua ketidakstabilan, karena kita terpancing. Selengkapnya 
uraian dosen Ahmad Shodig tentang tasawuf dan pendidikan akhlak ada dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan-akhlak/ 


Keadaan zaman sekarang ini semakin sesuai dengan yang dilukiskan dalam hadits-hadits berikut 
yang merupakan sebagian tanda-tanda akhir zaman 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Apabila ada seseorang atau sebuah kaum 
(sekte) yang mengatakan bahwa kaum muslim pada umumnya telah rusak, maka sebenarnya 
orang atau sebuah kaum (sekte) itu sendiri yang rusak” (HR Muslim 4755) 


Kita telah melihat kenyataan adanya seseorang atau sebuah kaum (sekte) yang mengatakan 
bahwa kaum muslim pada umumnya telah rusak. 


Dari Sahl bin Saad as-Sa 'idi Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda: 
“Ya Allah! Jangan Engkau pertemukan aku dan mudah-mudahan kamu (sahabat) tidak bertemu 
dengan suatu zaman dikala para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah 
tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasignya), lidah mereka seperti 
lidah orang Arab (pada fasihnya).” (HR. Ahmad) 


Orang banyak mengikuti ulama yang fasih berbahasa arab akan tetapi mereka tidak dapat 
menggunakan hati mereka untuk memahami Al Guran dan Hadits. 


Dari Ali bin Abi Thalib Ra. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam.: 
“Sudah hampir tiba suatu zaman, kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan 
tidak ada dari Al-Guran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari 
hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dari 
merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali .” (HR. al-Baihagi) 


Orang banyak mengikuti ulama yang berilmu namun kosong hidayah dan menebar fitnah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6804 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin “Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata: aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah 
mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara 
mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, 
mereka sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98) 


Keadaan orang banyak mengikuti mereka yang berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa menggunakan akal 
pikiran sendiri 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Ibnul Mubarak berkata :Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing.” (HR Muslim 208) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Islam pada akhirnya akan asing 
pula sebagaimana pada awalnya karena pada umumnya kaum muslim walaupun mereka banyak 
dan menjalankan perkara syariat namun mereka gagal mencapai magom disisiNya, mereka gagal 
menjadi muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan atau muslim 
yang bermakrifat , muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati mereka (ain bashiroh) 


“Orang yang asing, orang-orang yang berbuat kebajikan ketika manusia rusak atau orang-orang 
shalih di antara banyaknya orang yang buruk, orang yang menyelisihinya lebih banyak dari yang 
mentaatinya”. (HR. Ahmad) 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan 
asing dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi 
orang-orang yang asing”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ?”. 
Beliau bersabda, “Mereka yang memperbaiki dikala rusaknya manusia”. (HR. Ibnu Majah dan 
Thabrani| 


Islam pada awalnya datang dengan asing diantara manusia yang berakhlak buruk (non muslim / 
jahiliyah) . Tujuan beragama adalah untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Beruntunglah orang orang yang asing yakni orang yang sholeh diantara orang yang rusak / buruk 
maknanya semakin akhir zaman maka semakin sedikit muslim yang mencapai magom disisiNya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6805 ) 


atau muslim yang sholeh, muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat, muslim yang menyaksikan 
Allah ta'ala dengan hati mereka (ain bashiroh). 


Imam Malik -rahimahullah menasehatkan agar kita menjalankan perkara syariat sekaligus 
menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (menjalankan syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar figih 
(menjalankan syariat) tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan 
keduanya terjamin benar" 


Begitupula Imam Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita agar mencapai ke-sholeh-an 
sebagaimana salaf yang sholeh adalah dengan menjalankan perkara syariat sebagaimana yang 
mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang 
baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,"Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah 
kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin 
memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) tapi 
tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan 
orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu figih (menjalani syariat), 
maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” IDiwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Sebelum belajar Tasawuf, Imam Ahmad bin Hambal menegaskan kepada putranya, Abdullah ra. 
“Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadits. Anda harus hati-hati bersama orang-orang 
yang menamakan dirinya kaum Sufi. Karena kadang diantara mereka sangat bodoh dengan 
agama.” 


Namun ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdady as-Shufy, dan mengenal perilaku 
kaum Sufi, tiba-tiba dia berkata pada putranya “Hai anakku hendaknya engkau bermajlis dengan 
para Sufi, karena mereka bisa memberikan tambahan bekal pada kita, melalui ilmu yang banyak, 
murogobah, rasa takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang luhur (Allah)” Beliau mengatakan, 
“Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum Sufi.” Lalu Imam Ahmad 
ditanya, “Bukanlah mereka sering menikmati sama' dan ekstase ?” Imam Ahmad menjawab, 
“Dakwah mereka adalah bergembira bersama Allah dalam setiap saat...” 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa 
kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, 
berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari 
pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun 
duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam 
Nawawi) 


Wasallam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1300. Seputar sholat 


Mau lihat cara sholat kaum Yahudi, silahkan lihat videonya pada 
http://www.youtube.com/watch?feature-player embedded&v-0aHWASyMjwg 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6806 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ternyata mereka dalam sholat juga bersedekap (melipat tangan) cuma berbeda dengan kaum 
muslim. 


Mereka bersedekap di atas dada sedangkan Imam Mazhab yang empat, sebagaimana yang 
disampaikan dalam kitab mazhab 4, Al Juzairi 

Imam Malik ra, "Meletakkan tangan di atas pusar dan di bawah dada" 

Imam Hanafi ra, "Meletakkan tangan di atas pusar dan di bawah dada" 

Imam Hambali ra, "Meletakkan tangan di bawah pusar" 

Imam Syafi'i ra, "Meletakkan tangan di atas pusar dan di bawah dada" 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “Meletakkannya di bawah dadanya dan di atas pusarnya, 
inilah madzhab kita yang masyhur, dan demikianlah pendapat jumhur (terbanyak) ulama, dalam 
pendapat Hanafi dan beberapa imam lainnya adalah menaruh kedua tangan di bawah pusar, 
menurut Imam Malik boleh memilih antara menaruh kedua tangan di bawah dadanya atau 
melepaskannya kebawah dan ini pendapat Jumhur dalam mazhabnya dan yang masyhur pada 
mereka” (Syarh Imam Nawawi ala shahih Muslim Juz 4 hal 114) 


Adapun ada ulama yang berpendapat di atas dada karena memaknai hadits secara dzahir 
padahal makna sebenarnya adalah "pada dada" atau "dekat dada" atau "berhampiran dengan 
dada" atau "near to chest" sesuai dengan yang disampaikan dalam riwayat al-Bazzar, "inda 
sadrihi” (Fath al-Bari m/s 224 juz 2) 


Wallahu a'lam 


Namun kita berpegang pada sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa jika timbul 
perbedaan pemahaman maka berpeganglah pada as-sawad al a'zham, kaum muslim kebanyakan 
yang mengikuti pemahaman jumhur ulama 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (kaum muslim kebanyakan yang mengikuti pemahaman jumhur ulama).” (HR. 
Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi 
dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawad al a'zham”. 


Ada sebuah buku yang menjelaskan cara sholat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang diberi judul 
“Sifat Sholat Nabi”. Judul seperti ini dapat menyesatkan orang awam, seharusnya diberi judul 
“penuntun cara sholat menurut pemahaman penulis buku tersebut”. 


Ditulis "menurut sunnah yang shahih" pengertiannya adalah menurut pemahaman penulis buku 
terhadap sunnah yang shahih. Apakah pemahaman (ijtihad) penulis buku tersebut pasti benar ? 


Imam Mazhab yang empat saja tidak maksum, bisa salah, apalagi penulis buku tersebut. 


Namun Imam Mazhab yang empat mempunyai kelebihan dibandingkan penulis buku tersebut 
yakni mereka melihat langsung cara sholat Salafush Sholeh yang mengikuti cara Sholat Nabi 
shallallahu alaihi wasallam kemudian Imam Mazhab yang empat menuliskan pada kitab figih 
mereka agar kaum muslim dikemudian hari yang tidak dapat melihat cara sholat Salafush Sholeh 
dapat “melihat” nya melalui kitab figih mereka. 


Begitupula para ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6807 


pengajaran sholat dalam bentuk praktek secara langsung dari orang tua-orang tua mereka 
terdahulu yang tersambung sampai kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran 
sholat langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah sepakat bahwa mereka 
menyebarluaskan mazhab Imam Syafi'i karena ada kesesuaian dengan pengajaran sholat yang 
mereka terima. 


Mereka menyebarluaskan mazhab Imam Syafi'i ke seluruh penjuru dunia yang dipelopori oleh 
Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash Shodig bin 
Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra sejak abad 7 H dimulai dari 
Hadramaut (Yaman). 


Berhati-hatilah dalam memilih dan mengikuti hasil pemahaman (ijtihad) seorang ulama. Apalagi 
jika hasil pemahaman (ijtihad) ulama tersebut sering dikritik atau dibantah oleh banyak ulama 
lainnya. Jangan menimbulkan penyesalan di akhirat kelak karena salah mengikuti ulama. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan 
mereka melihat siksa, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (@S al 
Bagarah (21: 166) 

“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Oleh karenanya lebih baik mengikuti cara sholat Nabi yang disampaikan oleh Imam Mazhab yang 
empat yang telah disepakati oleh jumhur ulama sebagai pemimpin ijtihad kaum muslim atau imam 
mujtahid mutlak dari pada mengikuti pemahaman atau prasangka seorang ulama yang hidup 
berjarak ribuan tahun dari masa generasi Salafush Sholeh. 


Wasallam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1301. Kita belum bersatu 


King Faisal Al Saud bin Abdul Aziz at that time could not deny his family's kindred with the jews 
when he declared to the Washington Post on Sept. 17, 1969 stating: 


“We, the Saudi Familiy, are cousins of the Jews: we entirely disagree with any Arab or Muslem 
Authority which shows any antagonism to the Jews: but we must live together with them in peace. 
Our country (Arabia) is the fountain head from where the first Jew sprang, and his descendants 
spread out all over the world.". 


Terjemahan: 


Raja Faisal Al Saud bin Abdul Aziz pada saat itu tidak menyangkal keluarganya adalah keluarga 
dengan Yahudi sebagaimana yang dia ungkapan pada Washington Post pada 17 September 1969 
yang menyatakan: 


"Kami, Keluarga Saudi, adalah saudara sepupu dari orang-orang Yahudi: kita sama sekali tidak 
setuju dengan penguasa Arab atau Muslim yang menunjukkan sikap permusuhan kepada orang 
Yahudi, tetapi kita harus hidup bersama dengan mereka dalam damai. Negara kami (arabia) 
adalah sumber awal Yahudi dan nenek moyangnya, lalu menyebar keseluruh dunia" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6808 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hubungan kekeluargaan mereka kita dapati juga keterangannya dari video pada http:// 
www.youtube.com/watch?v-7tV@A5SNNBEFhc 


Tampaknya Raja Faisal Al Saud bin Abdul Aziz menyampaikan apa adanya tentang riwayat 
keluarganya namun beliau adalah seorang muslim. 


Sepanjang riwayat Penguasa dinasti Saudi, Raja Faisal bin Abdul Azis sajalah yang sesuai 
dengan apa yang kaum muslimin inginkan, namun atas kehendak Allah, beliau terbunuh. 


Kenapa Raja Faisal bin Abdul Azis terbunuh ? 


Hampir seluruh informasi yang kita dapat menceritakan bahwa beliau terbunuh karena 
kepemimpinan beliau tidak sesuai dengan keinginan orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang beriman. 


Allah ta'ala telah memperingatkan kita semua dengan firmanNya yang artinya “orang-orang yang 
paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang- 
orang Musyrik" (AS Al Maaidah (5J: 82 ) 


Setelah resolusi PBB mengenai pemecahan Palestina dan pendirian Israel, Pangeran Faisal 
(masih belum menjadi raja) mendesak ayahandanya supaya memutuskan hubungan dengan 
Amerika Serikat, tetapi desakannya itu ditolak. 


Selepas skandal keuangan Raja Saud, Pangeran Faisal dilantik menjadi pemerintah sementara. 
Pada tanggal 2 November 1964, ia dilantik menjadi raja setelah Raja Saud di usir keluar dari Arab 
Saudi ke Yunani. 


Raja Faisal melakukan banyak reformasi sewaktu menjadi raja, diantaranya adalah 
memperbolehkan anak-anak perempuan bersekolah, televisi, dan sebagainya. Usahanya ini 
mendapat tentangan dari berbagai pihak karena perkara-perkara ini dianggap bertentangan 
dengan Islam. Ia berasa amat kecewa saat Israel memenangkan Perang Enam Hari pada tahun 
1967. 


Pada tahun 1973, Raja Faisal memulai suatu program yang bertujuan untuk memajukan kekuatan 
tentara Arab Saudi. Pada tanggal 17 Oktober 1973, ia menghentikan ekspor minyak Arab Saudi ke 
Amerika Serikat yang menyebabkan harga minyak di Amerika Serikat melambung tinggi. Hal ini 
dilakukan untuk mendesak Amerika Serikat agar menekan Israel keluar dari wilayah Palestina. 


Namun kenyataan yang “tampak” kemudian adalah pada tanggal 25 Maret 1975, Raja Faisal 
ditembak mati oleh anak adiknya, yaitu Faisal bin Musad. Beberapa analisa mengatakan 
pembunuhan ini ada dalam pengaturan kaum Zionis Yahudi. 


Raja Faisal adalah salah atu sosok penguasa negeri yang mentaati peringatan Allah Azza wa Jalla 
untuk tidak menjadikan kaum Zionis Yahudi sebagai teman kepercayaan. 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6809 


beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


Begitupula dengan sosok Saddam Huesin di luar masalah kepemimpinan, beliau juga 
“memerangi” Amerika yang dibelakangnya adalah kaum Zionis Yahudi. Salah satu alasan Amerika 
menggulingkan Saddam Husein adalah disebabkan beliau mempelopori penggantian mata uang 
dolar sebagai alat tukarnya, termasuk dalam komoditi minyak. 


Seperti apa yang dirumuskan oleh Nowmky, bahwa globalisasi merupakan konspirasi negara- 
negara barat, maka Globalisasi tersebut dijadikan negara-negara barat untuk menguasai bidang- 
bidang tertentu sehingga mereka bisa mengontrol apapun yang dikehendakinya. Globalisasi itu 
sangat berpengaruh pada aspek ekonomi maupun perdagangan. Sumber-sumber ekonomi 
negara-negara berkembang maupun sedang berkembang dikuasai oleh barat. Dimana di 
dalamnya ada konspirasi untuk menguasai dunia lewat hegemoninya. Dan di dunia perdagangan, 
dolar merupakan salah satu jalan untuk memudahkan konspirasi itu. 


Perdagangan dunia sekarang ini, tak lebih dari sekedar permainan, dimana AS menyediakan dolar 
dan negara lainnya menyediakan komoditas yang bisa dibeli dengan dolar. Dunia yang begitu 
terbelit ekonominya satu sama lainnya, berupaya keras untuk melakukan hubungan dagang 
dengan harapan memperoleh keuntungan komparatif. Mereka bersaing dengan memaksimalkan 
ekspor yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan dolar, yang pada akhirnya bisa dipakai untuk 
membayar utang negara dalam bentuk Dolar, dan untuk mempertebal cadangan devisa agar nilai 
tukar Mata Uang Domestiknya terpelihara...”(Asia Times, 11 April 2002). 


Penggunaan dolar sebagai alat tukar (uang kartal) dalam transaksi-transaksi dimulai ketika 
negara-negara OPEC pada tahun 1971 menerima dengan “ikhlas dan sukarela” dolar sebagai 
satu-satunya alat tukar dalam transaksi jual beli minyaknya. Dan mulai saat itu pula hegemoni AS 
berjalan lancar untuk menguasai dunia. Selanjutnya bidang-bidang lainnya kemudian menjadi 
latah dan ikut-ikutan menggunakan dolar sebagai alat tukar. Akibatnya negara-negara lain harus 
mengikuti perkembangan nilai dolar yang semakin menurun ketimbang dengan menggunakan 
uang dengan back up emas yang justru nilainya semakin meningkat. Bahkan nilai Euro lebih besar 
dari dolar. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan holey dolar di Australia dimana dolar 
tersebut di beking oleh emas sehingga bisa meningkatkan nilai totalnya sebesar 25 5 dan 
mencegah keluarnya logam dari koloni. 


Padahal jika mereka mengetahui sejarah dolar yang dikeluarkan oleh federal reserve yang 
merupakan bank buatan yahudi, maka tidak akan ada negara yang menggunakan dolar. Awal 
terbentuknya dolar itu sendiri sarat dengan tujuan menguasai negara lain. Sebagaimana yang 
dikatakan oleh seorang milyuner Yahudi kelahiran Jerman yang memegang kerajaan dunia 
perbankan di Eropa, Meyer Amshel Rothchild (1743-1812), give me control over a nations 
economic and | don't care who writes its laws. Sedangkan James Abram Garfiled menyatakan 
bahwa Whom ever that control the money or economic of nation , they would control the nation 
too. 


Dari apa yang dikatakan Rotchild dan Garfield penguasaan atas suatu negara tidak harus dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6810 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengepur dengan persenjataan tetapi cukup dengan menguasai ekonominya melalui 
menguasaan mata uangnya. Inilah kunci dari permainan ekonomi AS dalam menguasai dunia. Ini 
hanya salah satu aspek saja hegemoni dari AS (barat) saja dan masih banyak aspek lain. 


Seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, presiden AS, “Barangkali ada bagusnya rakyat Amerika 
pada umumnya tidak mengetahui asal-usul uang kartal dolar, karena jika mereka mengetahuinya, 
saya yakin esok pagi akan timbul revolusi". Selain itu pada dasarnya siapa pun yang 
menggunakan dolar, maka mereka mempunyai utang atau bunga di federal reserve, secara 
rasional semakin banyak uang dengan dolar maka semakin banyak pula bunga (utang) yang 
diperoleh. 


Di era globalisasi ini, penggunaan dolar sebagai alat tukar internasional di segala bidang masih 
dilakukan akan tetapi dengan adanya inflasi dolar di AS pada tahun 2008 yang mempengaruhi 
seluruh negara dibelahan dunia itu membuat banyak negara ingin berpaling dari dolar. Pada tahun 
1995 saja, menurut data UNCTAD-WB-WTO, mata uang ekspor dunia dalam dolar sebesar 47,6 
5. Sedangkan koleksi Dolar di negara-negara berkembang dalam cadangan devisanya sebanyak 
63,5 Yo dan jumlah utang Jeratan utang dalam bentuk dolar di negara-negara berkembang 
sebesar 50 56. 


Kekhawatiran AS meningkat ketika Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad 
mengusulkan agar negara-negara OPEC mengganti mata uang transaksi minyak dari dolar ke 
euro pada pertemuan KTT OPEC bulan Nobember 2007. Tuntutan menggusur dolar AS 
diperjuangkan kelompok negara anti-AS yang dipelopori Iran dan Venezuela. Namun, sampai KTT 
berakhir, sama sekali tidak disebut-sebut soal usul pengubahan patokan mata uang ini. Diduga, 
kubu pro-AS yang dimotori Arab Saudi mengeblok usul radikal tersebut. 


Menurut analisa William Engdahl dari Global Research, “memiliterisasi” selat Mandab dan 
perompak Somalia adalah merupakan upaya AS untuk menekan negara-negara OPEC agar tetap 
melakukan transaksi dalam dollar Amerika. Semua negara Arab Saudi, Mesir, Somalia, Jibouti, 
Eritrea, Sudan, dan Yaman saling berhadapan dengan Selat Mandab (Bab el Mandab) yang 
super-strategis, tanker-tanker minyak dari Teluk Persia harus lewat ke Selat Mandab, baru 
kemudian melewati Kanal Suez, dan menuju Mediterania. 


Engdah! kemudian menyoroti kasus bajak laut Somalia yang membuat kacau di Selat Mandab 
selama dua tahun terakhir. Pertanyaannya: bagaimana mungkin bajak laut dari Somalia, sebuah 
negara yang berada di nomor teratas dalam list negara gagal (failed state) sampai punya senjata 
dan logistik yang canggih, sampai-sampai dalam dua tahun terakhir mampu membajak 80 kapal 
dari berbagai negara? Bahkan pembajak Somalia itu memakai gaya-gaya penjahat di negara 
maju: menelpon langsung kantor koran Times di Inggris, memberitahukan bahwa mereka sudah 
membajak. 


Merajalelanya perompak Somalia di Selat Mandab memberi alasan kepada AS untuk menaruh 
kapal perangnya di sana. Pemerintah Mesir, Sudan, Jibouti, Eritrea, Somalia, Arab Saudi, sudah 
terkooptasi oleh AS sehingga diperkirakan tidak akan memberikan reaksi negatif bagi militerisasi 
AS di Selat Mandab. Kini, masih ada satu negara di sekeliling Selat Mandab yang masih perlu 
ditaklukkan: Yaman. 


Pemerintah Yaman memang pro-AS, tapi masalahnya, Presiden Ali Abdullah Saleh tidak cukup 
kuat untuk mengontrol negaranya, karena itulah dia harus 'digulingkan'. Aksi-aksi protes di Yaman 
saat ini, karenanya, sangat bersesuaian dengan keinginan AS. 


Begitupula apa yang terjadi di negara Somalia setelah sejak jatuhnya pemerintahan militer di 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6811 


bawah diktator Mohammed Siad Barre, negara Somalia menjadi negara yang tidak aman. 
Berbagai konflik terus mendera negara ini. Mulai dari kelaparan hingga perang saudara. Sejak 
tahun 1991, Somalia merupakan negara yang sering sekali terjadi perang saudara. Perang yang 
bermula dari meluapnya kemarahan rakyat kepada pemerintahan Mohammed Siad Barre kala itu, 
ternyata terus berlanjut hingga 15 tahun lamanya. Perang saudara tersebut mengakibatkan 
terpecahnya beberapa wilayah Somalia, dan berdirinya dua blok politik yang berseberangan 
antara satu dengan lainnya. Yang pertama bernama Somaliland dan yang kedua bernama 
Puntland. Keduanya saling mengklaim sebagai negara yang sah dan berdaulat. Tidak hanya itu, 
sebagian wilayah Somalia lainnya pun terpecah menjadi beberapa bagian dalam klan-klan 
Somalia. 


Pemerintahan Somalia yang diakui dunia internasional adalah “Pemerintahan Transisi Nasional”, 
dikepalai oleh Abdul Kassim Salat Hassan yang kemudian, diganti dengan Abdullah Yusuf pada 
parlemen transisional Somalia ditahun 2004. Kendati legalitas pemerintahan Abdullah Yusuf diakui 
oleh masyarakat internasional, akan tetapi ia tidak mengantongi otoritas aktual dalam 
pemerintahannya. Artinya banyak kebijakan dan keputusan strategis negara yang didikte dan 
dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. 


Kondisi yang serbakacau, akhirnya mendorong para ulama dan tokoh agama membentuk Uni 
Pengadilan Islam atau Union of Islamic Court (UIC) tahun 2003. Mereka pun menjadi tandingan 
Pemerintah Federal Sementara (PSF) pimpinan Presiden Abdullahi Yusuf Ahmad yang kurang 
disukai rakyat. 


UIC pimpinan Sharif Syekh Ahmed berusaha menghentikan krisis berkepanjangan di negeri 
berpenduduk mayoritas Muslim itu dengan menerapkan syariat Islam. Bagi UIC, hanya Islam yang 
bisa menyatukan Somalia. UIC, berbasis di utara ibukota Mogadishu, berusaha mengembalikan 
ketertiban dan syariah Islam di kota yang marak dengan tindakan anarki. 


UIC terdiri dari berbagai kelompok Islam di Somalia. Rakyat Somalia menyambut baik kehadiran 
UIC. "Akhirnya kami melihat berakhirnya pembunuhan warga sipil dan perampokan terhadap 
rumah-rumah mereka,” kata Amina, aktivis kemanusiaan di selatan Mogadishu. Ia 
menambahkan,” Toko-toko yang menjual narkotika juga sudah ditutup”. 


Warga di kota-kota besar seperti Mogadishu, Jowhar, dan Balad mengatakan, transportasi kini 
lebih lancar, binis mulai menggeliat, dan senjata-senjata sudah tidak terlihat lagi di jalan-jalan. 
“Kami akhirnya menikmati situasi yang aman dan stabil” kata Ali Mayo, seorang warga Mogadishu 
pada situs Islamonline. 


Dalam waktu singkat, UIC mampu menarik simpati warga. . UIC menguasai seluruh bagian 
ibukota pada Juni 2006 dengan mengusir para kepala suku berhaluan sekuler pro-Amerika. 
Sebagian besar wilayah, seperti Jowhar, Kismayo, Beledweyne, dikuasai, dengan basis di 
Mogadishu. 


Ketika itulah, syariat Islam diterapkan di wilayah-wilayah ini. UIC juga memberikan bantuan sosial, 
kesehatan, dan pendidikan kepada warga.Hanya saja, tampilnya UIC dengan syariat Islam cukup 
mengkhawatirkan negara-negara tetangga yang non-Muslim, juga pihak Barat. Mereka tidak ingin 
pengaruh Islam makin meluas di benua Afrika, yang dipandang bisa menumbuhkan kelompok- 
kelompok garis keras. 


Maka, pada Desember 2006, pasukan PSF dengan didukung tentara Ethiopia dan negara Barat, 
menyerang basis-basis UIC. Serangan ini membuat UIC terdesak dari Mogadishu sebelum 
kehilangan seluruh wilayah. Mereka selanjutnya bergerilya. Pertikaian panjang tak terhindarkan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6812 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk meredam konflik. Meski begitu, para pejuang Islam 
berikrar untuk terus melawan pemerintah dukungan Barat, mengusir tentara asing, sekaligus 
mengembalikan penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Somalia. 


Dari pengamatan koresponden BBC, Mohammad Olad Hassan, meski telah tersingkir, syariat 
Islam yang diusung UIC sudah kadung dicintai oleh warga Somalia. Parameternya bisa terlihat 
ketika UIC berkuasa. Masyarakat menilai, saat hukum Islam dijalankan, tercipta kondisi aman. 
“Stabilitas terwujud, juga tidak muncul kekhawatiran terhadap tindak kejahatan dan peredaran 
narkoba," kata dia. 


Oleh karena itulah, sebenarnya pengaruh Islam pada aspek kemasyarakatan dan kekuatan politik 
tidak lenyap begitu saja. Warga, sambung Olad Hassan, tetap menghormati hukum Islam, kendati 
pemerintah lebih condong pada pengaruh Barat. 


Sementara itu, Haroun Hassan, jurnalis Somalia yang bertugas di London, mengonfirmasi bahwa 
masyarakat Somalia cenderung memilih syariat Islam karena merasa kecewa dengan sistem 
demokrasi ala Barat. “Dalam pandangan warga, sistem politik modern yang diadopsi pemerintah 
Justru melanggengkan praktik korupsi, nepotisme, dan tata kelola yang buruk,” katanya. 


Mohammad Olad Hassan lantas menegaskan, rakyat Somalia menginginkan elemen-elemen 
Islam kembali terlibat pada pemerintahan baru yang akan dibentuk kemudian. Mereka berdoa agar 
syariat Islam hadir sebagai unsur utama lagi. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 
Setelah melalui perundingan panjang, tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan pejuang 
Islam. Ada dua butir penting, yakni penarikan mundur pasukan Ethiopia dan berlanjut pada 
penerapan syariat Islam di seluruh negeri. 


Kalangan dunia Islam menyambut gembira keputusan parlemen Somalia yang menyepakati 
secara aklamasi pemberlakuan syariat Islam. Situs eramuslim melaporkan, keputusan ini 
merupakan cerminan keinginan rakyat yang menginginkan hidup di bawah hukum Islam. 


Presiden Somalia terpilih Syaikh Syarif Syekh Ahmad menyetujui gencatan senjata dan penerapan 
syariat Islam guna mengakhiri konflik panjang yang melanda negara itu. 


Ketua Himpunan Ulama Muslim Internasional, dari Yusuf Al Garadhawi, melalui utusannya 
menyampaikan seruan terhadap semua faksi perjuangan di Somalia melakukan pembicaraan 
damai. 


Seruan ini rupanya disambut positif Syeikh Syarif. "Kami tegaskan respon kami atas seruan anda 
"tanpa syarat”, dan kami telah siap melakukan kerja sama dengan Anda dan berusaha agar apa 
yang Anda, yang kami amat mengharapkan keberhasilannya”, ungkap Syarif. 


Syarif juga menegaskan bahwa pihaknya juga siap menerima faksi-faksi lain yang berbeda 
pendapat dengannya untuk melakukan pembicaraan damai untuk mewujudkan Somalia yang 
terbabas dari cengkraman penjajah dan menerpakan syari'at Islam di semua lini kehidupan. 


Sebagaimana diketahui, setelah Syarif diangkat menjadi pemimpin Somalia pada Januari 2009 
lalu, faksi pejuang Somalia terbagi menjadi dua, antara pendukung dan penentang. 


Sebagian kelompok Mahakim Al Islami, yang dipimpin oleh Syeikh Abdul Gadir Ali Umar, Harakah 
Al Ishlah (Ikhwan Al Muslimun), Harakah Tajammu' Al Islami dan Jama'ah Ahlu Sunnah wa al 
Jama'ah adalah 4 faksi menyatakan dukungan kepada Syarif. 


Sedangkan Harakah As Syabab Al Mujahidin serta Al Mahakim Al Islami wilayah Asmarah, Al 
Jabhah Al Islamiyah serta Mu'askar Anuli, yang bergabung dalam Hizb Al Islami. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6813 ) 


Syeikh Syarif sebagai kepala pemerintahan transisi menegaskan, “Islam adalah dasar dalam 
setiap gerak pemerintah Somalia.” Akan tetapi Syeikh Syarif menolak pemikiran Syabab Mujahidin 
yang menurutnya masih jauh dari konsep Islam ideal. 


Tampaknya permasalahan di Somalia selain menghadapi campur tangan pihak asing juga 
permasalah internal dalam Somalia yakni perbedaan pemahaman terhadap syariat Islam. 


Perbedaan pemahaman yang berakibat penderitaan bagi rakyat Somalia. Banyak mereka 
terbunuh adalah manusia-manusia yang telah bersyahadat hanya diakibatkan ego dari masing 
pihak. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: "Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Begipula menurut sebuah analisa bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) 
karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi 
kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu. 


Amerika mulai “terusik” oleh kelakuan Suharto, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok 
putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat 
dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang 
mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB — Presiden Soeharto mendapat dukungan dari 
Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini 
menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat 
Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur 
dari kawasan yang diduduki. Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, 
Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh 
Indonesia. 


Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari 
timur (Indonesia/Malaysia). Karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di 
dunia) merangkul Islam atau “menggunakan” Islam , maka sesegera mungkin sebelum memasuki 
abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan. Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan 
krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang 
menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi 
total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak 
gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural. 


Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. 
Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?” Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. 
Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency 
Board System (CBS) dari Amerika Serikat. 


Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang 
menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur 
Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri. 


Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang 
bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia. 


“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Pengakuan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6814 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata 
bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. 


Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368 


Amerika yang merupakan represetatif kaum Zionis Yahudi dapat menciptakan krisis yang 
“nampaknya nyata” bagi kita. Palsu atau sengaja, krisis berfungsi untuk menakutkan kita dan 
membiarkan mereka mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki semua media utama, barang 
cetakan, televisi, radio, musik, dan teater. Mereka menciptakan konglomerat-konglomerat dan 
monopoli. Dengan melakukan hal ini memberi mereka kendali terhadap segala hal yang kita lihat, 
baca dan dengar. 


Kita, kaum muslim menghadapi kaum Zionis Yahudi dalam keadaan tidak bersatu. Hanya karena 
perbedaan pemahaman mengakibatkan perselisihan dan pemutusan tali silaturrahmi bahkan 
pembunuhan. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya). (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Ketika kaum muslim di suatu negara diperangi oleh kaum Zionis Yahudi maka sebaiknya semua 
penguasa negeri yang mengaku muslim merasakan sebagai keadaan perang juga sehingga dapat 
menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi kaum 
Zionis Yahudi. 


Marilah kita menegakkan Ukhuwah Islamiyah sehingga mendapatkan sinergi kekuatan 
menghadapi kaum Zionis Yahudi dengan sikap dan perbuatan yang dicintaiNya karena kaum 
Zionis Yahudi diciptakan sebagaimana yang dikehendakiNya dan menjadi cobaan bagi kita kaum 
muslim dalam perjalanan hidup di alam dunia. 

Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kaum Zionis Yahudi sampai akhir zaman 
dengan salah satu tandanya adalah sebagaimana hadits berikut, 

Dari Abu Hurairah Ra .. bahwasanya Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah 
akan terjadi giamat, sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi, Apabila kaum Yahudi itu 
bersembunyi di balik batu dan pohon kayu, lalu batu dan pohon kayu itu berkata. “Hai orang Islam. 
inilah orang Yahudi ada di belakang saya. Kemarilah! Dan bunuhlah ia!, kecuali pohon ghargad 
(sejenis pohon yang berduri), karena sesungguhnya pohon ini adalah dari pohon Yahudi (oleh 
sebab itu ia melindunginya). (HR. Bukhari Muslim) 

Wassallam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6815 | 


1302. Tujuh tanda di antara tanda-tanda akhir zaman 


Tanda pertama 


Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani 
Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil 
dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati 
banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat. (HR. Baihagi) 


Kita telah mulai melihat bahwa penguasa-penguasa negara yang mengaku muslim namun mereka 
menyerahkan penguasaan tambang minyak, emas, tembaga kepada kaum non muslim. 


Tanda kedua 


Dan Telah menceritakan kepada kami @utaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'gub 
bin Abdurrahman Al @ari dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat, sebelum harta kekayaan 
telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi ke mana-mana sambil 
membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima 
zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur Makmur kembali dengan padang-padang 
rumput dan sungai-sungai." (HR Muslim 1681) 


Sekarang kita telah mulai menyaksikan kebenaran sabda junjungan kita ini. Kita banyak melihat 
tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kerontang tetapi sekarang telah mulai menghijau 
dan ditumbuhi rumput-rumputan dan pohon-pohon kayu. Contohnya, Padang Arafah yang ada di 
Mekkah al-Mukarramah yang dahulunya hanya dikenali sebagai padang pasir tandus dan tidak 
ada pohon-pohonan. Sekarang ini Padang Arafah mulai dipenuhi pohon-pohonan, sehingga 
kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Keadaan ini walaupun 
menyejukkan mata memandang namun ia mengurangi gambaran keadaan padang Mahsyar, 
tempat berhimpunnya seluruh makhluk pada hari giamat nanti yang merupakan tujuan utama dan 
pelajaran penting yang diambil dari ibadah wuguf jamaah Haji di Padang Arafah pada setiap 9 
Zulhijjah tahun Hijriyah. 


Tanda ketiga. 


Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 'Ugail dari 
Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa Zainab binti Abu Salamah bercerita kepadanya dari 
Ummu Habibah binti Abu Sufyan dari Zainab binti Jahsy radliallahu 'anhuma bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam datang kepadanya dengan gemetar sambil berkata: Laa ilaaha illallah, 
celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat, hari ini telah dibuka benteng Ya'juj 
dan Ma'juj seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan mendekatkan telunjuknya dengan jari 
sebelahnya. Zainab binti Jahsy berkata, Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa 
sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang shalih?. Beliau menjawab: Ya, benar 
jika keburukan telah merajalela. (HR Bukhari 3097 , 3331, 6535, 6602) (HR Muslim 128, 5129) 


Ketika itu bangsa Arab, banyak orang muslim tetapi tidak banyak lagi muslim yang shalih, di tanah 
Arab tidak banyak lagi orang muslim yang mencapai magom disisiNya 


Tanda keempat 


Dari Sahl bin Saad as-Sa 'idi Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda: 
“Ya Allah! Jangan Engkau pertemukan aku dan mudah-mudahan kamu (sahabat) tidak bertemu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6816 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan suatu zaman dikala para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah 
tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasignya), lidah mereka seperti 
lidah orang Arab (pada fasihnya).” (HR. Ahmad) 


Orang banyak mengikuti ulama yang fasih berbahasa arab akan tetapi mereka tidak dapat 
menggunakan hati mereka untuk memahami Al Guran dan Hadits. 


Tanda kelima 


Dari Ali bin Abi Thalib Ra. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam.: 
“Sudah hampir tiba suatu zaman, kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan 
tidak ada dari Al-Guran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari 
hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dari 
merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali .” (HR. al-Baihagi) 


Orang banyak mengikuti ulama yang berilmu namun kosong hidayah dan menebar fitnah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh” 


Tanda keenam 


Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata: aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah 
mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara 
mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, 
mereka sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98) 


Keadaan orang banyak mengikuti mereka yang berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa menggunakan akal 
pikiran sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Ilmu agama atau iImuNya bukan berasal dari akal pikiran manusia namun berasal dari lisannya 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah 
Azza wa Jalla. 


Kemudian dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam disampaikan melalui lisan ke lisan ulama 
yang sholeh sampai kepada hambaNya. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka memahami agama bersandarkan muthola'ah 
(menelaah kitab) dengan akal pikirannya sendiri. 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya, maka oleh sebab itu jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6817 


baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita 
mendapatkan masalah" 


Ibnul Mubarak berkata :Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari orang yang disampaikan secara turun temurun sampai kepada lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 


Kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal pikiran sendiri dengan 
cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita dengar dan pahami dari lisan 
mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran atau 
ilImuNya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama kepada Sahabat. Sahabat 
menyampaikan kepada Tabi'in. Tabi'in menyampaikan pada Tabi'ut Tabi'in. Para Imam Mazhab 
yang empat, pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim pada umumnya, mereka berijtihad dan 
beristinbat berlandaskan hasil bertalaggi (mengaji ) pada Salafush Sholeh 


Contoh sanad Ilmu atau sanad guru Imam Syafi'i ra 
1. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
2. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6818 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. Al-lmam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
4. A-lmam Malik bin Anas ra 
5. Al-Imam Syafei' Muhammad bin Idris ra 


Tanda ketujuh 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing.” (HR Muslim 208) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Islam pada akhirnya akan asing 
pula sebagaimana pada awalnya karena pada umumnya kaum muslim walaupun mereka banyak 
dan menjalankan perkara syariat namun mereka gagal mencapai magom disisiNya, mereka gagal 
menjadi muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan atau muslim 
yang bermakrifat , muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati mereka (ain bashiroh) 


“Orang yang asing, orang-orang yang berbuat kebajikan ketika manusia rusak atau orang-orang 
shalih di antara banyaknya orang yang buruk, orang yang menyelisihinya lebih banyak dari yang 
mentaatinya”. (HR. Ahmad) 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan 
asing dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi 
orang-orang yang asing”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ?”. 
Beliau bersabda, “Mereka yang memperbaiki dikala rusaknya manusia”. (HR. Ibnu Majah dan 
Thabranij 


Islam pada awalnya datang dengan asing diantara manusia yang berakhlak buruk (non muslim / 
jahiliyah) . Tujuan beragama adalah untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Beruntunglah orang orang yang asing yakni orang yang sholeh diantara orang yang rusak / buruk 
maknanya semakin akhir zaman maka semakin sedikit muslim yang mencapai magom disisiNya 
atau muslim yang sholeh, muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat, muslim yang menyaksikan 
Allah ta'ala dengan hati mereka (ain bashiroh). 


Imam Malik -rahimahullah menasehatkan agar kita menjalankan perkara syariat sekaligus 
menjalankan tasawuf agar manusia tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (menjalankan syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar figih 
(menjalankan syariat) tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan 
keduanya terjamin benar" 


Begitupula Imam Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita agar mencapai ke-sholeh-an 
sebagaimana salaf yang sholeh adalah dengan menjalankan perkara syariat sebagaimana yang 
mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang 
baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,”" Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah 
kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6819 


memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) tapi 
tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan 
orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu figih (menjalani syariat), 
maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Sebelum belajar Tasawuf, Imam Ahmad bin Hambal menegaskan kepada putranya, Abdullah ra. 
“Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadits. Anda harus hati-hati bersama orang-orang 
yang menamakan dirinya kaum Sufi. Karena kadang diantara mereka sangat bodoh dengan 
agama.” 


Namun ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdady as-Shufy, dan mengenal perilaku 
kaum Sufi, tiba-tiba dia berkata pada putranya “Hai anakku hendaknya engkau bermajlis dengan 
para Sufi, karena mereka bisa memberikan tambahan bekal pada kita, melalui ilmu yang banyak, 
murogobah, rasa takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang luhur (Allah)” Beliau mengatakan, 
“Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum Sufi.” Lalu Imam Ahmad 
ditanya, “Bukanlah mereka sering menikmati sama' dan ekstase ?” Imam Ahmad menjawab, 
“Dakwah mereka adalah bergembira bersama Allah dalam setiap saat...” 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa 
kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, 
berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari 
pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun 
duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam 
Nawawi) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1319. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu 


Riwayat yang sering mereka gunakan untuk mengi'tigodkan bahwa Allah Azza wa Jalla bertempat 
atau berada di atas “Arsy 
Imam Ahmad mengatakan dari Syraih bin An Nu'man, dari Abdullah bin Nafi', ia berkata bahwa 
Imam Malik bin Anas mengatakan, 

SB ta HE YOU JS 3 Alay slah GI 
“Allah berada di atas langit. Sedangkan ilmu-Nya berada di mana-mana, segala sesuatu tidaklah 
lepas dari ilmu-Nya.” 
Ternyata riwayat ini adalah riwayat yang sama sekali tidak benar sebab ghoiru tsabit. 
Jika kita lihat di dalam kitab-kitab Adh-Dhu'afa', Abdullah bin Nafi' dinilai oleh para ahli hadits 
sebagai seorang yang dla'if. 
Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata: “Abdullah bin Nafi' ash-Sha'igh bukan seorang ahli hadits, ia 
adalah seorang yang dia'i?. 
Al-Imam bin Adi berkata: “Dia -Abdullah ibn Nafi' banyak meriwayatkan ghara-ib (riwayat-riwayat 
asing) dari al-Imam Malik”. 
Ibn Farhun berkata: “Dia -Abdullah bin Nafi'- adalah seorang yang tidak membaca dan tidak 
menulis”. 
(Lihat biografi Abdullah ibn Nafi' dan Suraij ibn an-Nu'man dalam kitab-kitab adl-Dlu'afa', seperti 
Kitab ald-Dlu'afa karya an-Nasa-i dan lainnya) 
Dalam matan / redaksi di atas disebutkan “ilmu-Nya berada di mana-mana, segala sesuatu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6820 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidaklah lepas dari ilmu-Nya” artinya ilmuNya pun berada di atas langit atau di atas “Arsy 

Firman Allah ta'ala yang artinya : “Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya 
Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu”. (AS Ath Thalag (65J:12) 

“Ilmu Engkau meliputi segala sesuatu” (AS al Mu'min / al Ghaafir (40J:7) 

Allah ta'ala berfirman dalam hadist @udsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar 
r.a.: “Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu menampung Aku. Hanya hati orang 
beriman yang sanggup menerimanya.” 

Imam Sayyidina Ali ra mengatakan “Sesungguhnya Allah menciptakan "Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya" 

Imam Sayyidina Ali ra mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 

Imam Syafi'i - rahimahullah juga menjelaskan bahwa "jika Allah bertempat di atas “Arsy maka 
pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti akan memiliki bentuk tubuh dan batasan, 
dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua.” 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 
ee LAI Pa LAI bat ps cada Kisa, 4) soal Pe gal LAI Je Iga ab B3 
OS ale IMS 2 MN IS AN OS at AA, 
“Kita menetapkan sifat Istiwa bagi Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan 
kepada arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa Dia bertempat atau bersemayam di 
arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan 
kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya 
maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak 
mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah 
membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy 
dimanakah la? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah 
menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda 
makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung” 


Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 

Yo, ge Y, jl Sa JA ali Gis Ot J3 SY, Is 3S AS YR AI yi Ja 3 ati ada 

bab IS Il ag 

“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” 
Sebaiknya kita berpegang pada firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang “Aku” maka (jawablah) bahwasanya 
Aku adalah dekat". (Al Bagarah (21:186 ). 
“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (AS. Gaaf (501 :16 ) 
“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat? (AS Al-Wagi'ah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6821 | 


(56: 85 ). 

Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 

Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?" 

“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 

Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati" 

Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. "Bagaimana anda melihat-Nya?" dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 

Jika belum dapat melihatNya (bermakrifat) maka yakinlah bahwa Allah ta'ala melihat kita. 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "jika kamu tidak melihat-Nya (bermakrifat) maka 
sesungguhnya Dia melihatmu." (HR Muslim 11) 

Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) adalah muslim yang selalu 
meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Pada hakikatnya kita tidak perlu memikirkan tentang keberadaan DzatNya namun pikirkanlah 
segala nikmat yang telah diberikanNya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ” Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan 
jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah”. 


Kaum Zionis Yahudi menghasut atau melancarkan ghazwul fikri (perang pemahaman) terhadap 
mereka bertujuan untuk menjauhkan mereka dari Allah Azza wa Jalla sehingga mereka tidak 
merasakan kehadiranNya. Sehingga mereka walaupun fasih berbahasa Arab namun tidak lagi 
dapat memahami Al Guran dan Hadits dengan hati atau pemahaman secara hikmah. Mereka 
besandarkan pemahaman secara ilmiah dengan akal pikiran mereka sendiri. 


Dari Sahl bin Saad as-Sa 'idi Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda: 
“Ya Allah! Jangan Engkau pertemukan aku dan mudah-mudahan kamu (sahabat) tidak bertemu 
dengan suatu zaman dikala para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah 
tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasignya), lidah mereka seperti 
lidah orang Arab (pada fasihnya).” (HR. Ahmad) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka 
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan 
itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang 
buta, ialah hati yang di dalam dada.” (@S Al Hajj (221:46 ) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan muncul suatu kaum dari umatku yang 
pandai membaca Al Gur'an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 
bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga puasa mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6822 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Gur'an dan mereka menyangka bahwa 
Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an itu adalah (bencana) atas 
mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan " (HR Muslim 1773) 


“Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” maknanya sholat mereka sebatas 
dzahirnya saja atau amalan lahirnya saja, tidak sampai kepada bathin (galbu) mereka atau tidak 
bermanfaat (tidak mempengaruhi) kepada hati atau bathin mereka yang mengatur jasad lahir 
sehingga sholat mereka tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat mereka tidak 
menjadikan mereka muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan 
atau muslim yang bermakrifat, muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati mereka (ain 
bashiroh) 


Kenapa mereka gagal mencapai muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan ? 
Karena mereka hanya menjalankan perkara syariat tidak menjalankan tasawuf. 


Imam Malik -rahimahullah menasehatkan agar kita menjalankan perkara syariat sekaligus 
menjalankan tasawuf agar tidak menjadi manusia yang rusak (berakhlak tidak baik). 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (menjalankan syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar figih 
(menjalankan syariat) tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan 
keduanya terjamin benar" 


Begitupula Imam Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita agar mencapai ke-sholeh-an 
sebagaimana salaf yang sholeh adalah dengan menjalankan perkara syariat sebagaimana yang 
mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang 
baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,"Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah 
kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin 
memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) tapi 
tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan 
orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu figih (menjalani syariat), 
maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Sebelum belajar Tasawuf, Imam Ahmad bin Hambal menegaskan kepada putranya, Abdullah ra. 
“Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadits. Anda harus hati-hati bersama orang-orang 
yang menamakan dirinya kaum Sufi. Karena kadang diantara mereka sangat bodoh dengan 
agama.” Namun ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdady as-Shufy, dan mengenal 
perilaku kaum Sufi, tiba-tiba dia berkata pada putranya “Hai anakku hendaknya engkau bermajlis 
dengan para Sufi, karena mereka bisa memberikan tambahan bekal pada kita, melalui ilmu yang 
banyak, murogobah, rasa takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang luhur (Allah) Beliau 
mengatakan, “Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum Sufi.” Lalu 
Imam Ahmad ditanya, “Bukanlah mereka sering menikmati sama' dan ekstase ?” Imam Ahmad 
menjawab, “Dakwah mereka adalah bergembira bersama Allah dalam setiap saat...” 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa 
kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, 
berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari 
pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6823 ) 


duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam 
Nawawi) 


Wasallam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1330. Janganlah mengharamkan peringatan Maulid Nabi 


Semoga sudah jelas bahwa mereka yang mengikuti fatwa ulama mereka yang mengharamkan 
peringatan Maulid Nabi adalah mereka yang tanpa sadar telah menjadikan ulama mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah karena tidak satupun nash secara gath'i baik kalamiyyah, ushuliyyah 
(ijma,giyas) dan fighiyyah yang dapat dipergunakan untuk mengharamkan peringatan Maulid Nabi. 


Begitupula dengan peringatan hari ulang tahun, dirgahayu, milad atau kejadian apapun di waktu 
lampau adalah sarana untuk mengambil pelajaran atau intropeksi terhadap apa yang telah 
dilakukan selama ini sebagai bekal untuk hari esok sesuai dengan firmanNya yang berbunyi, “Wal 
tandhur nafsun ma gaddamat li ghad” “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu' (@S al 
Hasyr (59): 18) 

Mereka yang mengikuti larangan (jika dilanggar berdosa) dan mereka yang menjalankan suruhan 
(jika ditinggalkan berdosa) dari ulama mereka tanpa landasan dari Al @uran dan Hadits adalah 
mereka yang menjadikan ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah 
tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu 
yang kamu tidak mengetahui.” (AS al-A'raf (71: 33) 


Dalam sebuah hadits @udsi , Rasulullah bersabda, “Setan mengharamkan yang Aku halalkan 
pada mereka dan memerintahkan mereka agar menyekutukanKu dengan sesuatu yang Aku tidak 
turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim 5109) 


Semua itu terjadi karena mereka telah menjadi korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga tanpa disadari mereka telah 
bertasyabuh dengan kaum Nasrani, menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain 
Allah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at-Taubah (9J:31 ) 

Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 

Nabi menjawab, “tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para 
rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika 
para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 
Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi). 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6824 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1342. Bersatulah dengan menyambungkan sanad ilmu 


Permasalahan besar dalam dunia Islam adalah penyalahgunaan istilah syiah dan salaf. Syiah 
artinya pengikut, permasalahannya adalah pengikut yang sholeh atau pengikut yang tidak sholeh. 
Salaf artinya orang terdahulu, permasalahannya adalah orang terdahulu ada yang sholeh dan ada 
yang tidak sholeh. Penyalahgunaan istilah syiah atupun salaf adalah bagian dari hasutan atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk menimbulkan 
perselisihan di antara kaum muslim. 


Inti hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 
adalah bahwa pintu ijtihad masih terbuka luas tanpa mempertimbangkan kompetensi untuk 
melakukan ijtihad. Begitupula bahan untuk melakukan ijtihad tidaklah cukup, contohnya hadits 
yang telah dibukukan hanyalah sebagian dari hadits-hadits yang ada. 


Syiah 

Contohnya madzhab Zaidiyyah, pada awalnya dicetuskan oleh Imam Zaid bin Ali bin Husein bin 
Ali bin Abi Thalib. Namun mereka yang mengaku-aku sebagai Syiah Zaidiyah pada masa kini 
pada hakikatnya tidak lagi murni mengikuti mazhab Zaidiyyah. 


Salah satu ulama Zaidiyyah, Imam Ahmad as-Syarafiy (w. 1055 H) menegaskan bahwa: "Syi'ah 
Zaidiyah terpecah kepada tiga golongan, yaitu: Batriyah, Jaririyah, dan Garudiyah. Dan konon ada 
yang membagi sekte Zaidiyah kepada: Shalihiyah, Sulaimaniyah dan Jarudiyah. Dan pandangan 
Shalihiyah pada dasarnya sama dengan pandangan Batriyyah. Dan sekte Sulaymaniyah 
sebenarnya adalah Jarririyah. Jadi ketiga sekte tersebut merupakan golongan-golongan Syi'ah 
Zaidiyyah pada era awal. Ketiga sekte inipun tidak berafiliasi kepada keturunan Ahlu Bait sama 
sekali. Mereka hanyalah sekedar penyokong berat imam Zaid ketika terjadi revolusi melawan Bani 
Umayah, dan mereka ikut berperang bersama imam Zaid". 


Menurut pendapat Dr. Samira Mukhtar al-Laitsi dalam bukunya 

(Jihad as-Syi'ah), ketiga sekte tersebut merupakan golongan Syi'ah Zaidiyyah di masa 
pemerintahan Abbasiah. Dan mayoritas dari mereka ikut serta dalam revolusi imam Zaid. Dan 
ketiga sekte tersebut dianggap paling progresif dan popular serta berkembang pesat pada masa 
itu. Dan setelah abad kedua, gerakan Syi'ah Zaidiyah yang nampak di permukaan hanyalah sekte 
Garudiyah. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya pandangan-pandangan yang 
dinisbahkan kepada sekte Syi'ah Zaidiyah lainnya. 

Pada hakikatnya mereka tidak lagi mengikuti pendiri mazhab Zaidiyyah, mereka mengikuti hasil 
ijtihad imam-imam mereka sendiri. 


Salaf 

Kalau kita telusuri istilah manhaj salaf atau mazhab salaf maka kita menemukan istilah itu 
dikatakan oleh ulama Al Albani, ulama Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun ulama Ibnu 
Taimiyyah. 

Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) kepada Salafush Sholeh tidak pernah 
menguraikan tentang manhaj salaf atau mazhab salaf dalam kitab-kitab mereka. 

Andaikan manhaj salaf yang dimaksud adalah manhaj atau jalan / cara beribadah Salafush Sholeh 
maka Imam Mazhab yang empat yang melihat langsung jalan / cara beribadah Salafush Sholeh 
dan menuliskannya pada kitab figih agar kaum muslim di kemudian hari dapat “melihat” cara 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6825 | 


beribadah Salafush Sholeh melalui kitab mereka. 


Kita, kaum muslim harus bersatu kepada pemahaman dan pengamalan agama yang hag yang 
diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan menelusuri kembali melalui dua jalur 
utama yakni 
1. Jalur ulama yang sholeh, bersanad ilmu atau bersanad guru tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. 
2. Jalur ulama yang sholeh, bernasab atau bersilsilah keturunan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam yang mendapatkan pengajaran agama dari orang tua-orang tua terdahulu 
tersambung kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran agama langsung 
dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
Kebenaran adalah apa yang diwahyukanNya dan disampaikan oleh lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. 


Telusurilah terus hingga yakin bahwa yang diterima adalah benar dari lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bukan akal pikiran manusia yang didalamnya ada unsur hawa nafsu 
dan kepentingan. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 

Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang 
diinginkannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 
Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 

Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 

Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Tujuan beragama adalah untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6326 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 

Agama adalah jalan untuk meneladani akhlak manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad 
shallallahu alaihi wasallam. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 

“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 

Jadi kalau ada seseorang dikenal telah mendalami ilmu agama namun tidak berakhlak baik maka 
bisa dipastikan ilmu agama yang dipahaminya telah keliru, tidak disesuai dengan apa yang 
disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Ketidak sesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
karena mereka mendapatkan ilmu dari ulama yang tidak bersanad ilmu atau bersanad guru 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan ilmu 
bersandarkan akal pikiran atau prasangka manusia semata. 


Marilah kita menegakkan ukhuwah Islamiyah dengan mengakhiri perselisihan karena perbedaan 
pemahaman. Bersatulah dengan menyambungkan sanad ilmu hingga tersambung kepada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Cara menyambung sanad ilmu melalui dua jalur 
1. Melalui sanad guru, mengikuti ulama yang bermazhab yang tersambung kepada Imam Mazhab 
yang empat. Contohnya tersambung kepada sanad gurunya Imam Syafi'i ra. Sanad guru Imam 
Syafi'i ra : 

a. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 

b. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 

C. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 

d. Al-Imam Malik bin Anas ra 

e. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ra 


2. Melalui ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

Ikuti apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al 
Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh 
Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali 
bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan yang 
diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilalloh 
Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya 

Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash Shodig 
bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil mengajak 
para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih dan Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah. Tidak sedikit dari kaum Khawarij yang dulunya bersifat brutal, akhirnya 
menyatakan taubat di hadapan beliau. Dan sebelum abad 7 H berakhir, madzhab Khawarij telah 
terhapus secara menyeluruh dari Hadramaut, dan Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah diterima 
oleh seluruh penduduknya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6827 ) 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” terutama 
bagi kaum Alawiyin, karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. Ini 
dapat dilihat bagaimana amalan mereka dalam bidang ibadah, yang tetap berpegang pada 
madzhab Syafi'i, seperti pengaruh yang telah mereka tinggalkan di Nusantara ini. Dalam bidang 
Tasawuf, meskipun ada nuansa Ghazali, namun di Hadramaut menemukan bentuknya yang khas, 
yaitu Tasawuf sunni salaf Alawiyin yang sejati 

Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. 


Saat ini negeri muslimin terbesar di dunia adalah Indonesia , dan yang membawa Islam ke 
Indonesia adalah penduduk Yaman (yang datang pada abad ke — 16 dari Hadramaut dan juga ada 
yang melalui Gujarat), dari keluarga Al Hamid, As Saggaf , Al Habsy dan As Syathiry, Assegaf dan 
lain lain (masih banyak lagi para keluarga dzurriyat baginda Nabi saw, yang sampai kini masih 
terus berdakwah membimbing ummat di bumi Indonesia seperti: Al Aydrus, Al Attas, Al Muhdhor, 
Al Haddad, Al Jufri, Al Basyaiban, Al Baharun, Al Jamalullail, Al Bin Syihab, Al Hadi, Al Banahsan, 
Al Bin Syaikh Abu Bakar, Al Haddar, Al Bin Jindan, Al Musawa, Al Maulachila, Al Mauladdawilah, 
Al Bin Yahya, Al Hinduan, Al Aidid (-bukan Aidit-), Al Ba'bud, Al Gadri, Al Bin Syahab, dan lain 
lain) termasuk juga para Wali Songo, yang menyebar ke pedalaman - pedalaman Papua , 
Sulawesi, Pulau Jawa , mereka rela berdakwah dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat 
syahadah , mereka berjuang dan berdakwah dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, 
tanpa pasukan , tetapi mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah 
Afrika seperti Ethopia, sampai kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah 
bergeser dari asas keyakinannya yang berdasar Al @uran, As Sunnah, Ijma dan Aiyas. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1396. Jangan ambil ilmu agama dari ulama bersanad ilmu 
terputus 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi). 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. Al-Hafidh Imam Attsauri 
srahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan orang yang ingin naik ke 
atap rumah tanpa tangga”. 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" | Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 |. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari). 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6828 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dari ulama yang disampaikan secara turun temurun yang bersumber dari lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai 
pewaris Nabi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi.” (HR At- 
Tirmidzi). 

Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama sebelumnya yang tersambung kepada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Pewaris Nabi artinya menerima dan mengikuti risalah Rasulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi 
Wasallam dengan baik dan benar secara kaaffah meliputi agidah (Iman) , ibadah (Islam/syariat) 
dan akhlag (Ihsan/tasawuf). 


Laki-laki itu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? ' Beliau menjawab, “Islam adalah kamu 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan 
berpuasa Ramadlan.' Dia berkata, “Kamu benar." Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, 
apakah iman itu? " Beliau menjawab, “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, 
beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu 
beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya'. Dia berkata, "Kamu 
benar. Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? " Beliau menjawab, Kamu 
takut (khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 


Pada hakikatnya kita tidak diperkenankan menyampaikan apa yang kita pahami dengan akal 
pikiran sendiri dengan cara membaca dan memahami namun kita sampaikan apa yang kita 
dengar dan pahami dari lisan mereka yang sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam karena hanya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang 
merupakan kebenaran atau ilmuNya. 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad). 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani). 

Ibnul Mubarak berkata :Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ). 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6829 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Jadi indikator sanad ilmu atau sanad guru tidak terputus adalah pemahaman ulama tersebut tidak 
menyelisihi pemahaman para ulama yang sholeh terdahulu jalur dia mengambil ilmu agama. Jika 
menyelisihi maka sanad guru atau sanad ilmu ulama tersebut terputus hanya sampai pada akal 
pikirannya sendiri. 


Selain pemahaman yang tidak menyelisihi pemahaman para ulama yang sholeh terdahulu , 
indikator lainnya adalah ulama tersebut harus berakhlak baik karena indikator seorang ulama tetap 
berada di atas jalan yang lurus karena dikaruniakan ni'mat oleh Allah Azza wa Jalla adalah 
berakhlak baik atau berakhlakul karimah, sholeh, sholihin atau ulama yang ihsan, ulama yang 
bermakrifat, ulama yang menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh). Sungguh, muslim yang 
telah meraih magom disisiNya hanyalah para Nabi (Rasulullah yang utama), para Shiddigin, para 
Syuhada dan muslim yang sholeh. Mereka yang telah dianugerahi ni'mat oleh Allah Azza wa Jalla 
dan mereka berada di jalan yang lurus. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau beri ni'mat kepada mereka...” (OS Al Fatihah (11:6-7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS An 
Nisaa (41: 69 ) 

Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi dan meraih magom disisiNya sehingga menjadi kekasih 
Allah (wali Allah) dengan mencapai shiddigin, muslim yang membenarkan dan menyaksikan Allah 
dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan 
shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011109/28/magom-wali-allah/ 


Ulama pada hakikatnya adalah muslim yang mengenal Allah (marifatullah) atau muslim yang 
bermakrifat atau muslim yang ihsan (muhsin). 


Lalu dia bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu." (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (351:28). 


Oleh karenanya ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab atau Al 
Albani adalah termasuk ulama-ulama yang terputus sanad ilmunya 


Ibnu Taimiyyah terputus sanad ilmunya karena beliau memahami agama lebih bersandar pada 
muthola'ah, menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri sehingga pemahaman Ibnu Taimiyyah 
menyelisihi pemahaman Imam Mazhab yang empat sebagaimana dapat diketahui dari tulisan 


pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf atau pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6830 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/23/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 


Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Muhammad bin Abdul Wahhab yang memahami agama berlandaskan muthola'ah, menelaah 
kitabnya Ibnu Taimiyyah juga dengan sendirinya terputus sanad ilmunya. Terbukti apa yang 
dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahhab telah keluar (kharaja) dari apa yang dipahami oleh 
kaum muslim pada umumnya sehingga dikatakan pemahamannya termasuk pemahaman kaum 
khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: “Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 
dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 
Jalalain sebagai berikut: “Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi “ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Ulama madzhab Hanbali, al-lmam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam 
kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul 
Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: “Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman 
(kakak Muhammad bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya 
dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat al-@uran dan hadits-hadits Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al- 
Radd 'ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari 
keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan 
terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan 
membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan 
mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena 
pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn 
Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6831 


Begitupula Al Albani terputus sanad ilmunya dikarenakan beliau mengikuti pemahaman 
Muhammad bin Abdul Wahhab, terbukti pemahaman Al Albani menyelisihi pemahaman Imam 
Mazhab yang empat contohnya cara sholat Al Albani, bersedekap di atas dada sedangkan Imam 
Mazhab yang empat, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab mazhab 4, Al Juzairi 
menyampaikan : 

" Imam Malik -rahimahullah, “Meletakkan tangan di atas pusar dan di bawah dada" 

" Imam Hanafi -rahimahullah, “Meletakkan tangan di atas pusar dan di bawah dada" 

" Imam Hambali -rahimahullah, “Meletakkan tangan di bawah pusar" 

" Imam Syafi'i -rahimahullah, “Meletakkan tangan di atas pusar dan di bawah dada" 

" Imam Nawawi srahimahullah berkata : “Meletakkannya di bawah dadanya dan di atas 
pusarnya, inilah madzhab kita yang masyhur, dan demikianlah pendapat jumhur (terbanyak) 
ulama, dalam pendapat Hanafi dan beberapa imam lainnya adalah menaruh kedua tangan di 
bawah pusar, menurut Imam Malik boleh memilih antara menaruh kedua tangan di bawah 
dadanya atau melepaskannya kebawah dan ini pendapat Jumhur dalam mazhabnya dan 
yang masyhur pada mereka” (Syarh Imam Nawawi ala shahih Muslim Juz 4 hal 114). 


Hal yang harus kita ingat adalah Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara sholat Salafush 
Sholeh yang mengikuti cara sholat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 


Bahkan salah satu ulama keturunan cucu Rasulullah mengatakan dalam tulisannya tentang Al 


Albani pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 


optionzcom simpleboard&Itemid-34&func-view&id-22475&catid-9 bahwa beliau sebenarnya tak 
suka bicara mengenai ini (menyampaikannya), namun beliau memilih mengungkapnya ketimbang 


hancurnya ummat 


Begitupula ulama-ulama kerajaan dinasti Saudi yang merupakan penggerak pemahaman Wahhabi 
yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wal Ifta' (Komite Tetap untuk 
Riset Ilmiah dan Fatwa) terputus sanad ilmunya. Contohnya pendapat mereka tentang sifat Allah 
menyelisihi pendapat Imam Baihagi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan juga menyelisihi pendapat 
Imam Mazhab yang empat. Bahkan mereka sebaliknya berpendapat bahwa Imam Baihagi, Imam 
Nawawi maupun Ibnu Hajar telah sesat dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat 
Allah atau telah terjatuh/tergelincir pada penakwilan terhadap sifat-sifat Allah sebagaimana yang 
dapat diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/09/07/klaim-mereka/ 
Contoh ulama yang masih isitigomah menjaga ketersambungan sanad ilmu dengan 
mempertahankan pendapat Imam Mazhab yang empat adalah mufti mesir Profesor Doktor Ali 
Jum'ah yang mempertahankan fatwa bahwa Nigab ( Cadar / Purdah) adalah suatu kebiasaan 
yang dibolehkan dan bukan merupakan satu kewajiban (ditinggalkan berdosa) sebagaimana 
kesepakatan jumhur ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat bagi 
perempuan. Hal ini diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/30/ 
hukum-penutup-muka/ 

Keadaan pada zaman sekarang ini bahwa para ulama berfatwa tidak lagi memperhatikan 
pendapat Imam Mazhab yang empat atau tidak memperhatikan para ulama yang sholeh terdahulu 
yang sanad ilmu atau sanad gurunya tersambung kepada Rasulullah telah diperingatkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tanda akhir zaman. 


Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin “Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata: aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6832 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara 
mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang-orang awam, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, 
mereka sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98). 


Keadaan orang banyak mengikuti mereka yang berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa menggunakan akal 
pikiran sendiri. Oleh karena kita, kaum muslim telah melihat perselisihan karena perbedaan 
pemahaman yang disebabkan oleh segelintir orang mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul 
Wahhab maupun pemahaman Ibnu Taimiyyah maka kita sebaiknya menelusuri kembali 
pemahaman para ulama-ulama yang sholeh sebelum mereka berdua sehingga tersambung 
kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Kita harus kembali kepada pemahaman dan pengamalan agama yang hag yang diajarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan menelusuri kembali melalui dua jalur utama yakni. 


1. Melalui sanad guru, melalui jalur ulama yang sholeh, bersanad ilmu atau bersanad guru 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ulama yang 
bermazhab yang tersambung kepada Imam Mazhab yang empat. Contohnya tersambung kepada 
sanad gurunya Imam Syafi'i ra. Sanad guru Imam Syafii ra : 

a. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 

b. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 

Cc. Al-iImam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 

d. Al-Imam Malik bin Anas ra 

e. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ra 


2. Melalui ahlul bait, melalui jalur ulama yang sholeh, bernasab atau bersilsilah keturunan 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pengajaran agama dari orang tua-orang 
tua mereka terdahulu tersambung kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran 
agama langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Ikuti apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al 
Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh 
Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali 
bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan yang 
diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilalloh 
Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Berhati-hatilah dengan mereka yang mengaku-aku mencintai dan mengikuti Imam Ahlul Bait 
namun kenyataannya mereka hanya mengikuti pemahaman imam-imam kaum mereka semata. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian Imam Mujtahid dari kalangan Ahlul Bait, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin 
Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin 
bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut 
madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal jama'ah dalam akidah (I'tigod) mengikuti Imam 
Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang 
akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama-ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab 
dengan Imam Mazhab yang empat. 


Tidak sedikit dari kaum Khawarij yang dulunya bersifat brutal, akhirnya menyatakan taubat di 
hadapan beliau. Dan sebelum abad 7 H berakhir, madzhab Khawarij telah terhapus secara 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6833 ) 


menyeluruh dari Hadramaut, dan Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah diterima oleh seluruh 
penduduknya. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” terutama 
bagi kaum Alawiyin, karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al @ur'an, As Sunnah, Ijma dan Aiyas. 


Berhati-hatilah dalam memilih dan mengikuti hasil pemahaman (ijtihad) seorang ulama. Apalagi 
jika hasil pemahaman (ijtihad) ulama tersebut sering dikritik atau dibantah oleh banyak ulama 
lainnya. Jangan menimbulkan penyesalan di akhirat kelak karena salah mengikuti ulama. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1397. Tauhid 


Tauhid adalah kita ridho sebagai hamba Allah dan mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza wa 
Jalla dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Hakikat kafir atau 
menyekutukan Allah atau mereka yang melakukan perbuatan syirik adalah mereka yang tidak 
mengakui ke -Maha Kuasa - an Allah Azza wa Jalla sehingga tidak menjalankan perintahNya dan 
tidak menjauhi laranganNya 


Iblis dikatakan oleh mereka yang nyeleneh , mengakui tiada tuhan selain Allah dan dijuluki sebagai 
“bapak tauhid” karena tidak mau sujud (menyembah) kepada selain Allah. Iblis dimurkai oleh Allah 
Azza wa Jalla karena mereka tidak mengakui ke -Maha Kuasa -an Allah Azza wa Jalla dengan 
tidak mentaati kewajibanNya berupa perintah untuk sujud kepada manusia (Nabi Adam a.s). 


Orang Islam yang bersujud (sholat) menghadap Ka'bah, tidak berarti dia menyembah Ka'bah, 
akan tetapi dia sebenarnya sedang bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 
menghadap ke Ka'bah perwujudan menjalankan perintahNya atau mengakui ke Maha Kuasa an 
Allah Azza wa Jalla. Begitu juga para malaikat sujud kepada manusia (Nabi Adam a.s) perwujudan 
melaksanakan perintahNya atau mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza wa Jalla. 


Kaum Yahudi dan Kaum Nasrani mereka tidak dapat dikatakan bertauhid atau beriman karena 
mereka tidak mengakui ke-Maha Kuasa-an Allah Azza wa Jalla dengan tidak mentaati 
kewajibanNya berupa perintah untuk bersyahadat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6834 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari 
para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian 
datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan 
sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu 
mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami 
mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi 
(pula) bersama kamu". (GS Ali Imran (31:81 ) 


Sayyidina Ali bin Abi Thalib kw. berkata: “Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang 
nabi, mulai dari Nabi Adam sampai seterusnya, maka kepada nabi-nabi itu Allah subhanahu wa 
ta'ala menuntut janji setia mereka bahwa jika nanti Rasulallah shallallahu alaihi wasallam. diutus, 
mereka akan beriman padanya, membelanya dan mengambil janji setia dari kaumnya untuk 
melakukan hal yang sama'. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) 
mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishag, Ya'gub dan anak cucunya, adalah penganut agama 
Yahudi atau Nasrani?” Katakanlah: “Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah 
yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada 
padanya?” Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. (AS Al Bagarah 
(21140) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 
dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, "Kaum Yahudi." Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Firman Allah ta'ala yang artinya, Katakanlah:”Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama 
sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al @uran yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu". (AS Al Maa'idah (51:68 ) 


“Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka..” (@S.Ali Imran (81 : 110) 


Sedangkan pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tauhid, contohnya dapat 
kita ketahui pada @awaidul Arba' yang disyarahkan oleh ulama Sholih Fauzan Al-Fauzan pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/03/pemahaman-tauhid-maw.pdf 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya berpendapat bahwa kaum muslim 
yang membaca kitab Barzanji telah sesat , menyekutukan Allah karena meminta pertolongan 
kepada Rasulullah yang sudah wafat. Contohnya dikarenakan mereka salah memahami matan / 
redaksi sholawat seperti yang artinya, “Padamu sungguh aku telah berbaik sangka. Wahai 
pemberi kabar gembira wahai pemberi peringatan. Maka tolonglah aku dan selamatkanlah aku. 
Wahai pelindung dari neraka Sa'ir Wahai penolongku dan pelindungku”. 


Kalimat sholawat tersebut janganlah dimaknai secara dzahir namun memerlukan ilmu bahasa 
seperti ilmu balaghoh. Kalimat sholawat tersebut berisikan tawasul, meminta tolong hanya kepada 
Allah Azza wa Jalla perantaraan (washilah) magom (derajat) keutamaan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6835 ) 


Kaum muslim pada umumnya yang bertawassul tidaklah meyakini bahwa yang ditawasulkan 
mengabulkan permintaan karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mengabulkannya. 


Salah satu keutamaan Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah syafa'at (pertolongan) dan ini 
dijanjikan Allah atau seizin Allah adalah Nabi akan menolong umat pengikutnya, berikut 
haditsnya : 


D1 Ian aa aa gp SI ah ja LM AI Ji Jalal Ul T Lag an Unkkan 1303 Li JSI JG 
FAN Oa Rela ane Lrelolanh 

Artinya : Kami dapat khabar dari Ismail, kami dapat khabar dari Malik, dari Abi Az-Zanad, dari 
Al-Aroj, dan dari Abi Hurairoh, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : Setiap 


Nabi memiliki do'a mustajab (dikabulkan) untuk mereka berdo'a, dan aku ingin persiapkan do'aku 
agar menjadi syafaat (penolong) kepada umatku di akhirat. (HR. Shahih Bukhari Muslim) 


Dalam firman Allah ta'ala disebutkan : 

Sih YP oke pay SAI 15 ja 
Artinya : "Tiada yang dapat memberi syafa'at (pertolongan) menurut Allah tanpa seizin-Nya" (AS. 
Al-Bagoroh 255) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan 
orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
(kepada Allah)“ (AS Al Maaidah (5J: 55) 


“Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi 
penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang” (AS Al 
Maaidah (5J: 56) 


“dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mu'min yang baik: dan selain dari itu malaikat-malaikat 
adalah penolongnya pula” (AS At Tahrim (661:4) 


“dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau” (AS An 
Nisaa (41:75) 


Kalau kita meminta pertolongan atau berobat ke dokter maka kita harus meyakini bahwa yang 
menyembuhkan kita bukanlah dokter namun Allah Azza wa Jalla dengan perantaraan seorang 
dokter. 


Para pekerja mendapatkan perlindungan dari majikan mereka. Para pengungsi mendapatkan 
pertolongan dari para sukarelawan dan para dermawan dan masih banyak lagi contoh yang pada 
hakikatnya hanyalah perantara pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. 


Andaikata sebuah kesyirikan jika meminta perlindungan atau pertolongan pada manusia maka apa 
yang telah dilakukan kerajaan dinasti Saudi meminta perlindungan dan pertolongan kepada 
Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi adalah sebuah kesyirikan dan para ulama di 
wilayah kerajaan dinasti Saudi telah membiarkan kesyirikan terjadi di depan mata mereka. Namun 
yang jelas mereka telah melanggar laranganNya 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak 
henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan 
kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka 
adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memahaminya” , (AS Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dan 
meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah...” (As. Ali-Imran : 28) 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang- 
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (As. Al 
Mujadilah : 22) 


Hal yang perlu kita ingat bahwa pengarang kitab Barzanji adalah seorang muifti (pemberi fatwa) 
tentulah kita tahu kompetensi apa yang harus dicapai untuk menjadi seorang mutti. 


Kemudian berliau juga ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam , 
nama nasabnya adalah Sayid Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul 
ibn Abdul Sayid ibn Abdul Rasul ibn Galandar ibn Abdul Sayid ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn 
Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al- 
Imam Musa Al-Kazim ibn Al-Imam Ja'far As-Sodig ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir ibn Al-Imam 
Zainal Abidin ibn Al-Imam Husain ibn Sayidina Ali r.a. 


Datuk-datuk Sayyid Ja'far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, 
keutamaan dan keshalihannya. 


Beliau mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, 
zuhud, amat berpegang dengan Al-Guran dan Sunnah, wara, banyak berzikir, sentiasa 
bertafakkur, mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah,dan pemurah. 


Semasa kecilnya beliau telah belajar Al-Guran dari Syaikh Ismail Al-Yamani, dan belajar tajwid 
serta membaiki bacaan dengan Syaikh Yusuf As-So'idi dan Syaikh Syamsuddin Al-Misri. Antara 
guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat adalah : Sayid Abdul Karim Haidar Al-Barzanji, 
Syeikh Yusuf Al-Kurdi, Sayid Athiyatullah Al-Hindi. 


Sayid Ja'far Al-Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, antaranya: Shoraf, Nahwu, Manthig, 
Ma'ani, Bayan, Adab, Figh, Usulul Figh, Faraidh, Hisab, Usuluddin, Hadits, Usul Hadits, Tafsir, 
Hikmah, Handasah, A'rudh, Kalam, Lughah, Sirah, Giraat, Suluk, Tasawuf, Kutub Ahkam, Rijal, 
Mustholah. 


Jauh lebih tinggi tingkat keilmuan Sayyid Ja'far Al-Barzanji dibandingkan dengan tingkat keilmuan 
Muhammad bin Abdul Wahab. 
Berikut hadits terkait dengan bertawassul 


3 


- . @ o- 0 .X090.- 9x09 09 20 aa. 8 - 0990 @ 0 Lo stu- 3 -—a- - . BG. 3 So. 90 -@- 
oat op AI AS oa Tlp ali ya AI Aa Gal Giaka JL (bil AI AS Gpp Kaoua Val JB dada op ym Wala 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6837 ) 


3 Wo B3 9 a29 £ 2. 9g 20 o- o @-0 0 9 Bon 2... hoc 39 - - 8-0 coc. 9 - o cg 0. 
Jang USU ebi JUS Hlaad! AS pi Gel Santan Iglaom IS OLS A0 Al ny US Up jas Ol UML yr el ye 
O yiamah JW Usia Uas png LIL Jun gi G9 Uatiuar Lay SJ 


Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin "Abdullah Al Anshari berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku 
Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas bin Malik bahwa 
'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta 
hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas bin 'Abdul Muththalib seraya berdo'a, Ya Allah, kami 
meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan 
kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami,, 
maka turunkanlah hujan untuk kami. Anas berkata, Mereka pun kemudian mendapatkan hujan. 
(HR Bukhari 954) 


DN ae Ea SA) JS USU) pai JUS Ab Xena eladu EL jan 3) 0S Abadi 3 jas Of and 2) 
Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Muhammad telah bercerita kepada kami Muhammad 
bin "Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepadaku bapakku, "Abdullah bin Al Mutsannaa dari 
Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas radliallahu "anhu bahwa "Umar bin Al Khaththab 
ketika mereka ditimpa musibah kekeringan dia meminta hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas 
bin "Abdul Muththalib seraya berdo'a: ALLOOHUMMA INNAA KUNNA NATAWASSALU ILAIKA 
BIN ABIYYINAA MUHAMMAD SHALLALLAHU'ALAIHIWASALLAM FATASAIINAA WA-INNAA 
NATAWASSALU ILAIKA BI'AMMI NABIYYINAA FASOINAA Ya Allah, kami dahulu pernah 
meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami kemudian Engkau menurunkan hujan 
kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, 
maka turunkanlah hujan untuk kami. Anas berkata: Kemudian turunlah hujan. (HR Bukhari 3434) 


Terkait hadits tersebut Ibnu katsir dalam kitab tarikhnya 7/105: 
2 daur ea Wake Clan or yag aah Wako YG Gagal SG gala C2 ga mai ad Ugal 2 did! SG al BA JG, 
OS aj Ol OI Ole JB LL ye tele al ye ASI 3 diaglan al Uda (Lt AL aa «dal 
ae Sy SU A2 A3 CA La AI Gantaal AO Jyay JUS Lely dala ln (al pd Al Jera elo cell 
(AB Ja IE LI SL Ekale dd Jay (Oyku Al em pel Gua Ca BAU Cas Cal HJ pl lag ale AI 
DN Papur ola lilay LA La jma La VI Ill La 0) L JUS es 
Berkata al hafidz Abu Bakar al Baihagi, telah menceritakan Abu Nashar bin @utadah dan Abu 
bakar al Farisi, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Umar bin Mathor, 
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ali Addzahli, telah menceritakan kepada kami Yahya 


bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari 'Amasy dari Abi Shalih dari Malik 
Ad Daar Ia berkata 


“Orang-orang mengalami kemarau panjang saat pemerintahan Umar. Kemudian seorang laki-laki 
datang ke makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata “Ya Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa”. 


Kemudian orang tersebut mimpi bertemu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dikatakan 
kepadanya “datanglah kepada Umar dan ucapkan salam untuknya beritahukan kepadanya mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6838 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


semua akan diturunkan hujan. Katakanlah kepadanya “bersikaplah bijaksana, bersikaplah 
bijaksana”. 


Maka laki-laki tersebut menemui Umar dan menceritakan kepadanya akan hal itu. Kemudian Umar 
berkata “Ya Tuhanku aku tidak melalaikan urusan umat ini kecuali apa yang aku tidak mampu 
melakukannya” 


Sanadnya shahih adalah penetapan dari Ibnu katsir. Malik adalah Malik Ad Daar dan ia seorang 
bendahara gudang makanan pada pemerintahan Umar,ia adalah tsigoh 


Al hafidz Ibnu Hajar al Asgolani dalam fathul bari juz 2 pada kitab aljumah bab sualun nas al imam 
idza gohathu”, 


7, 


27 bad OA ole 7 JB jas Ole OS Jha SMA ye Olesi Elo Ii al) oya TPA Sina Re Ul gal SUy 
SB 2 A8 (AP WlanY Gatal AI Jyury W IJL eekg dala AI ola pely dala AI kp Gal pd Jl Jen end jas aj 
dna as ii Jis pn 3 Jordi. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari riwayat Abu Shalih As Saman 
dari Malik Ad Daar seorang bendahara Umar. la berkata “Orang-orang mengalami kemarau 
panjang saat pemerintahan Umar. Kemudian seorang laki-laki datang ke makam Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam dan berkata “Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mintakanlah hujan untuk 
umatmu karena mereka telah binasa datanglah kepada Umar dst..dan laki-laki itu adalah bilal bin 
haris almuzani”. 


Sebaliknya mereka tanpa disadari telah menyekutukan Allah dengan mengada-ada perkara 
larangan (jika dikerjakan berdosa) seperti, pengharaman Maulid Nabi, sholawat Badar, Sholawat 
Nariyah, Ratib Al Haddad, Yasinan, Tahlilan, bertawassul dengan muslim yang telah meraih 
magom disisiNya yang sudah wafat dil. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam sebuah hadits @udsi , Rasulullah bersabda, “Setan mengharamkan yang Aku halalkan 
pada mereka dan memerintahkan mereka agar menyekutukanKu dengan sesuatu yang Aku tidak 
turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim 5109) 


Semua itu terjadi karena mereka telah menjadi korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga tanpa disadari mereka telah 
bertasyabuh dengan kaum Nasrani, menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain 
Allah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “idak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para 
rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika 
para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6839 ) 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi). 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” I@S. An-Nahl 
: 1161. 


Berikut amal-amal kebaikan yang sering mereka pergunjingkan 
Tentang sholawat nariyah, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/10/dengan-rasulullah- 
21 
Tentang sholawat badar, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/03/14/dengan-rasulullah/ 
Riwayat sholawat badar, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/10/2011/05/02/sholawat- 
badar/ 
Tentang gashidah burdah, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/06/melalui-hambanya/ 
Riwayat gashidah burdah, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/05/kasidah-burdah/ 
Tentang tahlilan, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/09/2012/03/14/tahlilan/ 
Tentang yasinan, http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/09/2012/03/14/yasinan!/ 
Tentang Maulid Barjanzi http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/02/kembalilah-seperti- 
semula/ dan http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/03/09/ulasan-kitab-barzanji! 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1409. Turun ke langit dunia pada setiap malam 


Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Abdullah Al Agharr dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Rabb Tabaraka wa Ta'la 
turun ke langit dunia pada setiap malam, yakni saat sepertiga malam terakhir seraya berfirman, 
'Siapa yang berdo'a kepadaKu niscaya akan Aku kabulkan dan siapa yang meminta kepadaKu 
niscaya akan Aku berikan dan siapa yang memohon ampun kepadaKu, niscaya akan Aku 
ampuni.” (HR Muslim 1261) 


Pemahaman Ibnu Taimiyyah “Hadits yang disepakati keshahihannya ini, merupakan dalil yang 
shahih dan gamblang, yang menyatakan turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ke langit dunia pada 
setiap malam, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah Ta'ala ini sesuai 
dengan kebesaran dan keagunganNya. Turun merupakan salah satu sifat Fi'liyah. Dia turun ketika 
Dia menghendaki dan kapan saja Dia menghendaki. Arti turun telah diketahui, tetapi bagaimana 
keadaan turunNya itu tidak diketahui, mengimaninya merupakan kewajiban, sedangkan bertanya 
mengenainya adalah bid'ah”. (Syarh al-Agidah al-Wasithiyah li Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, 
Sa'id bin Ali bin Wahf al-Gathaniy). 


Ulama Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam “100 Pelajaran dari Kitab Agidah Wasithiyah” 
menuliskan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


kekk 


Kekek 


(6840 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kekek 


awal kutipan 


Ibnu Taimiyyah dalam Ar Risalah Al “Arsyiyah berkata : “ Sesungguhnya Arsy tidak kosong: 
karena dalil-dalil tentang bersemayamnya Allah di atas Arsy adalah muhkam (tidak 
memerlukan takwil karena kejelasan maknanya), dan hadits tentang turun-Nya Allah muhkam 
pula. Sedangkan sifat-sifat Allah Suybhanahu Wa Ta'ala tidak bisa dikiaskan dengan sifat-sifat 
makhluk-Nya. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan nash-nash tentang istiwa (bersemayam) 
berdasarkan kedudukannya yang muhkam, begitu pula tentang turunnya Allah. Kita katakan 
bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah juga turun ke langit dunia. Dia lebih mengetahui 
tentang bagaimana Dia bersemayam dan bagaimana Dia turun, sedangkan akal kita sangat 
terbats, sempit dan hina untuk mengetahui ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.” 


Dari sini kemudian muncul permasalahan selanjutnya pada sebagian orang zaman sekarang 
yang memiliki pengetahuan bahwa bumi itu bulat dan matahari beredar mengelilingi bumi. 
Mereka melemparkan syubhat : bagaimana Allah turun di sepertiga malam terakhir sedangkan 
waktu antara Negara itu berbeda- beda? Seperti di Saudi Arabia kemudian berpindah ke Eropa 
dan negara-negara lainnya, apakah Allah akan sekali turun lebih dari sekali dalam satu 
malam? 


Jawaban kami adalah : berimanlah anda terlebih dahulu bahwa Allah turun pada waktu yang 
telah ditentukan. Jika anda telah percaya maka tidak ada masalah setelah itu, jangan anda 
menanyakan “Bagaimana caranya?" tapi katakanlah : jika waktu sepertiga malam terakhir ada 
di Saudi, maka Allah tetap turun dan jika di Amerika sepertiga malam, maka Allah tetap turun 
juga. Kemudian jika fajar telah tiba maka habislah waktu turunnya Allah berdasarkan waktu 
setempat. 

akhir kutipan 


Kekek 


Imam Malik bin Anas ra menghadapi hadits "Allah turun disetiap sepertiga malam” adalah, yanzilu 
amrihi (turunnya perintah dan rahmat Allah) pada setiap sepertiga malam adapun Allah Azza wa 


Jali 


a adalah tetap tidak bergeser dan tidak berpindah, maha suci Allah yang tiada tuhan 


selainNya. 


Ula 


ma yang sholeh keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir 


menyampaikan 


keke 


kekk 


awal kutipan 


Maksudnya bukan secara makna yang dhohir Allah itu ke langit yang terdekat dengan bumi, 
karena justru hadits ini merupakan satu dalil yang menjawab orang yang mengatakan bahwa 
Allah Swt itu ada di satu tempat atau ada di Arsy. 


Yang dimaksud adalah Allah itu senang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada 
hamba hamba Nya disaat sepertiga malam terakhir semakin dekat Kasih Sayang Allah. 


Allah itu dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Berbeda dengan makhluk, kalau dekat 
mesti ada sentuhan dan kalau jauh mesti ada jarak. “Allah laysa kamitslihi syai'un” (Allah tidak 
sama dengan segala sesuatu) (AS Assyura 11) 


Allah Swt turun mendekat kepada hamba Nya di sepertiga malam terakhir maksudnya Allah 
membukakan kesempatan terbesar bagi hamba hamba Nya di sepertiga malam terakhir. 


Sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2 lebih dinihari.., kalau malam dibagi 3, sepertiga 
malam terakhir kira kira pukul 2 lebih, sampai sebelum adzan subuh itu sepertiga malam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6841 


terakhir, waktu terbaik untuk berdoa dan bertahajjud. 


Disaat saat itu kebanyakan para kekasih lupa dengan kekasihnya. Allah menanti para kekasih 
Nya. Sang Maha Raja langit dan bumi Yang Maha Berkasih Sayang menanti hamba hamba 
yang merindukan Nya, yang mau memisahkan ranjangnya dan tidurnya demi sujudnya 
Kehadirat Allah Yang Maha Abadi. Mengorbankan waktu istirahatnya beberapa menit untuk 
menjadikan bukti cinta dan rindunya kepada Allah. 


““# akhir kutipan "“““s 


Kami, kaum muslim pada umumnya bukannya menolak sebagian sifat-sifat Allah , namun kami 
menghindari mengi'tigodkan dengan makna dzahir 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran?. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti." 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda (makhlukNya) dan anggota-anggota badan.” 


Syeikh Al-Akhthal dalam “Hasyiyah ad-Dasugi 'ala Ummil Barahin” menuliskan bahwa mereka 
yang mengitigodkan Allah ta'ala mempunyai tangan tetapi tidak serupa dengan tangan 
makhlukNya atau Allah ta'ala turun sebagaimana yang dikehendakiNya dan tidak serupa dengan 
turun makhlukNya , maka orang tersebut hukumnya “Aashin” atau orang yang telah berbuat 
durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 


Ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad bin 
Alwi Maliki mengatakan “Walaupun dalam kisah mi'rraj yang didengar terdapat keterangan 
mengenai naik-turunnya Rasulullah, seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba 
dan Tuhannya terdapat jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min 
dzalik. Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra? sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek lagi 
dari itu, tetapi beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang hamba). 
Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi Musa 
alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak berarti 
adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci-sucinya. 
Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah dari 
tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6842 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di tempat 
itu atau menempati tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan tempat. Maka 
kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah kembali Beliau 
meminta di tempat itu karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana 
lembah Thursina adalah tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di bumi". (Wa huwa bi 
alufug al-a'la diterjemahkan oleh Sahara publisher dengan judul Semalam bersama Jibril 
'alaihissalam) 


Kesimpulannya adalah Allah ta'ala tidak bertempat di suatu tempat dan tidak juga bertempat di 
mana mana. Maha suci Allah dari “di mana” dan “bagaimana” 


Imam Sayyidina Ali ra mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Allah Azza wa Jalla, ada sebagaimana awalnya , sebagaimana akhirnya, sebagaimana sebelum 
diciptakan “Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan langit, sebagaimana sebelum diciptakan 
ciptaanNya. Dia tidak berubah, tidak berpindah, tidak berbentuk, tidak berbatas, tidak ada yang 
menyerupaiNya. Dia dekat tidak bersentuh dan Dia jauh tidak berjarak maupun tidak berarah. 


Imam Syafi'i -rahimahullah menjelaskan, 
O Jas Yg 513 Gek Ale 334 Y, OS ailos Jad OLS LAS AYI Ain (de yag OSN Gl USA Yg OLS Ibis al 
(24 ye 2 ai AN) rs sll aan. Ata) saudi SEN) ailup 


“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, 
dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. 
Tidak boleh bagi-Nya berubah (berpindah), baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-lmam Abu Hanifah menuliskan: 
aa PA ah PAI bat Ta cake Kisa, 3) Ie ro ol Paya Spa PAI de JA Soma S1 ab 3 
OS ale UNS 2 MN IA OS at AA. 
“Kita menetapkan sifat Istiwa bagi Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan 
kepada arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa Dia bertempat atau bersemayam di 
arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan 
kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya 
maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak 
mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah 
membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy 
dimanakah la? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah 
menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda 
makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6843 ) 


Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 
Ya Si YK IE ea ala IS SEL, Ji M9 AJ gl Ja J HO 2s 
MAP ha 
“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” 


Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda dalam doanya: 


AB tadi Liga ali JPU Lila Kak Ly add AWAN ii) egd Laka yaaa AYI Lil) egd SMS add Ja os Hi 
AA ya Lal endll ls. 


“Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Maha Awal, maka tiada sesuatu sebelum-Mu. Engkaulah Dzat 
Yang Maha Akhir , maka tiada sesuatu setelah-Mu. Engkau lah Dzat Yang Maha Dzahir maka 
tiada sesuatu di atas-Mu dan Engkau lah Dzat yang Maha Bathin maka tiada sesuatu di bawah- 
Mu. Ya Allah lunasilah hutangku dan kayakan aku dari kefakiran.” (HR Muslim,Shahih 
Muslim,4/2084) atau (Syarah Muslim,17/36) 


Imam Syafi'i - rahimahullah juga menjelaskan bahwa “jika Allah bertempat di atas “Arsy maka 
pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti akan memiliki bentuk tubuh dan batasan, 
dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua." 


Al aa da da pr aa ALI Ol 3 Ani La yak! | Lani daa oil Lah Hlles GI Jia! SBU (gada mon Goal Gratdl dl 
ARAIN Jagad yuki il) JUS, Rey Knndel AS y39 LS 3 dl Ulil YU SEL Y OIL Lor ya Alami Latis Ge 
YA Age Ted GI mana el ASI amil! mblo! Ika ye AI Is, ASIN, 


Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata dengan menukil permasalahan-permasalahan Ibnu 
Taimiyyah yang menyalahi kesepakatan umat Islam, yaitu : (Ibnu Taimiyyah telah berpendapat) 
bahwa alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan selalu makhluk bersama Allah. Ia telah 
menyandarkan alam dengan Dzat Allah Swt bukan dengan perbuatan Allah secara ikhtiar, 
sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan yang demikian itu. Ibnu Taimiyyah juga berkeyakinan 
adanya jisim pada Allah Swt, arah dan perpindahan. Ia juga berkeyakinan bahwa Allah tidak lebih 
kecil dan tidak lebih besar dari Arsy. Sungguh Allah maha Suci atas kedustaan keji dan buruk ini 
serta kekufuran yang nyata “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 116) 


SEA Alay Oya AA IE RA by nj yel pai gal Olla Reg opal AS GL II kai Ol Ily 1 ai L Lal JB, 
oa Padat y dy Ogekonlil 2 YA JIE HS lag oya dial Upah Bglib 0 pag (le Jaony Meli) Ans de pi) mie 
Beliau (Syaikh Ibnu Hajar) juga berkata “ Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan apa 
yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya 
dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah 
menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas 


pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang telah Allah 
jauhkan ?. Bagaimana orang-orang sesat itu telah melampai batasan-batasan syare'at dan aturan, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6844 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan mereka pun juga telah merobek pakaian syare'at dan hakikat, mereka masih menyangka 
bahwa mereka di atas petunjuk dari Tuhan mereka, padahal sungguh tidaklah demikian “. (Al- 
Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Sekarang marilah kita simak penuturan seorang ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyyah 
yaitu Ibnu Syakir Al-Kutuby dalam salah satu kitab tarikhnya juz 20 yang telah diabadikan oleh 
seorang ulama besar dari kalangan Ahlus sunnah yang terkenal di seluruh penjuru dunia yaitu Al- 
Hafidz Ibnu Hajar Al-Astgolani dalam kitabnya “ Ad-Duroru Al-Kaaminah “ dan beliau juga 
penyarah kitab Shohih Bukhori yang dinamakan Fathu Al-Bari. "“““ awal kutipan "“““ 


Sidang Pertama : “Di tahun 705 di hari ke delapan bulan Rajab, Ibnu Taimiyyah disidang dalam 
satu majlis persidangan yang dihadiri oleh para penguasa dan para ulama ahli figih di hadapan 
wakil sulthon. Maka Ibnu Taimiyyah ditanya tentang agidahnya, lalu ia mengutarakan sedikit dari 
agidahnya. Kemudian dihadirkan kitab agidahnya Al-Wasithiyyah dan dibacakan dalam 
persidangan, maka terjadilah pembahasan yang banyak dan masih ada sisa pembahasan yang 
ditunda untuk sidang berikutnya. 


Dan di tahun 707 hari ke-6 bulan Rabi'ul Awwal hari kamis, Ibnu Taimiyyah menyatakan taubatnya 
dari akidah dan ajaran sesatnya di hadapan para ulama Ahlus sunnah wal jama'ah dari kalangan 
empat madzhab, bahkan ia membuat perjanjian kepada para ulama dan hakim dengan tertulis dan 
tanda tangan untuk tidak kembali ke ajaran sesatnya, namun setelah itu ia pun masih sering 
membuat fatwa-fatwa nyeleneh dan mengkhianati surat perjanjiannya hingga akhirnya ia mondar- 
mandir masuk penjara dan wafat di penjara sebagaimana nanti akan diutarakan ucapan dari para 
ulama. 


Berikut ini pernyataan Ibnu taimiyyah tentang pertaubatannya : 
Yg BA Gada IE ab yag ANN AAA LS Meli ya dkao yag Ah Sola AB Ggaa Ole G3 Ol oisel (al cad Mada 
Sepat JI PAI? AG 3 oaisel SAI, EMS 2 Yg pb Yg Boy Yg XI BE BY ya Oma 0? 
B ds cal VI S3 plan Y Ja da SUN AS elel Yg ca jalby Ailaio dS Uang V9 pel Anladl JUL ds il Jab 35 ya) 
JELAS Alb) dika Ae yag CA VI US laa Y Jp MS Soe Ya Iii bad Il ea 3 IIS dal 
BS GIS bla M3 IR di db AL IS CJ jai SU YI Jia HIU La JS) C0 sPL Rela 
ola (3 AB Ai La JS MAJU La JS oya dl II ig dan OR Aib Ai ega Ul AI AL Gada Y Le Tai al GIA INA 
layang ga hias PAI Gary PA yel yasadel pg MIS (add er MPI AAS Lb M3 G2 UB jl 


“ Segala puji bagi Allah yang aku yakini bahwa di dalam Al-@uran memiliki makna yang berdiri 
dengan Dzat Allah Swt yaitu sifat dari sifat-sifat Dzat Allah Swt yang maha dahulu lagi maha azali 
dan al-@uran bukanlah makhlug, bukan berupa huruf dan suara, bukan suatu keadaan bagi 
makhluk sama sekali dan juga bukan berupa kertas dan tinta dan bukan yang lainnya. Dan aku 
meyakini bahwa firman Allah Swt “ arrahmaanu 'alal 'arsyistawaa... adalah apa yang telah 
dikatakan oleh para jama'ah (ulama) yang hadir ini dan bukanlah istawa itu secara hakekat dan 
dhohirnya, dan aku pun tidak mengetahui arti dan maksud yang sesungguhnya kecuali Allah St, 
bukan istawa secara hakekat dan dhohir seperti yang dinyatakan oleh jama'ah yang hadir ini. 
Semua yang bertentangan dengan akidah ini adalah batil. Dan semua apa yang ada dalam 
tulisanku dan ucapanku yang bertentangan dari semua itu adalah batil. Semua apa yang telah aku 
tulis dan ucapkan sebelumnya adalah suatu penyesatan kepada umat atau penisbatan sesuatu 
yang tidak layak bagi Allah Swt, maka aku berlepas diri dan menjauhkan diri dari semua itu. Aku 
bertaubat kepada Allah dari ajaran yang menyalahi-Nya. Dan semua yang aku dan aku ucapkan di 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6845 ) 


kertas ini maka aku dengan suka rela tanpa adanya paksaan “ Telah menulisnya : (Ahmad Ibnu 
Taimiyyah) Kamis, 6-Rabiul Awwal-707 H. 


Di atas surat pernyaan itu telah ditanda tangani di bagian atasnya oleh Ketua hakim, Badruddin 
bin jama'ah. Pernyataan ini telah disaksikan, diakui dan ditanda tangani oleh : - Muhammad bin 
Ibrahim Asy-Syafi'i, beliau menyatakan : S5 sx JL LAS abt 3 mbl SAI (Aku mengakui 
segala apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah ditanggal tersebut) - Abdul Ghoni bin 
Muhammad Al-Hanbali : S5! JK L cs dex (Aku mengakui apa yang telah dinyatakannya) - 
Ahmad bin Rifah — Abdul Aziz An-Namrowi : ssi &us, (Aku mengakuinya) - Ali bin Miuhammad bin 
Khoththob Al-Baji Asy-Syafi'l : si wux ds ab (Aku mengakui itu dengan tanggalnya) - Hasan bin 
Ahmad bin Muhammad Al-Husaini : s- W3 s4 & ay (Ini terjadi di hadapanku dengan 


tanggalnya) — Abdullah bin jama'ah (Aku mengakuinya) - Muhammad bin Utsman Al-Barbajubi : 
Al Dip aa so.ma2 (Aku mengakuinya dan menulisnya dihadapanku). 


Mereka semua adalah para ulama besar di masa itu salah satunya adalah syaikh Ibnu Rifah yang 
telah mengarang kitab Al-Matlabu Al-'Aali “ syarah dari kitab Al-Wasith imam Ghozali sebanyak 40 
jilid. 

Namun faktanya Ibnu Taimiyah tidak lama melanggar perjanjian tersebut dan kembali lagi dengan 
ajaran-ajaran menyimpangnya. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang ulama : 


INSYI 3 AKA Sisle If meng INA Resi Bole ya LS Akal yag 00 y62 Ted oil YAN on UUS le bae ya) SI. 


“Akan tetapi tidak lama setelah itu Ibnu Taimiyyah melanggar perjanjian dan pernyataannya itu 
sebegaimana kebiasaan para imam sesat dan ia kembali pada kebiasaan lamanya di dalam 
menyesatkan umat " 


Sidang kedua : Diadakan hari jum'ah hari ke-12 dari bulan Rajab. Ikut hadir saat itu seorang ulama 
besar Shofiyuddin Al-Hindiy. Maka mulailah pembahasan, mereka mewakilkan kepada syaikh 
Kamaluddin Az-Zamalkani dan akhirnya beliau memenangkan diskusi itu, beliau telah 
membungkam habis Ibnu Taimiyyah dalam persidangan tersebut. Ibnu Taimiyyah merasa khawatir 
atas dirinya, maka ia member kesaksian pada orang-orang yang hadir bahwa ia mengaku 
bermadzhab Syafi'l dan beragidah dengan agidah imam Syafi'i. Maka orang-orang ridho 
dengannya dan mereka pun pulang. 


Sidang ketiga : Sebelumnya Ibnu Taimiyyah mengaku bermadzhab Syafi'l, namun pada 
kenyataannya ia masih membuat ulah dengan fatwa-fatwa yang aneh-aneh sehingga banyak 
mempengaruhi orang lain. Maka pada akhir bulan Rajab, para ulama ahli figih dan para godhi 
berkumpul di satu persidangan yang dihadiri wakil shulthon saat itu. Maka mereka semua saling 
membahas tentang permasalahan agidah dan berjalanlah persidangan sbgaiamana persidangan 
yang pertama. Setelah beberapa hari datanglah surat dari sulthon untuk berangkat bersama 
seorang utusan dari Mesir dengan permintaan ketua godhi Najmuddin. 


Di antara isi surat tersebut berbunyi “ Kalian mengetahui apa yang terjadi di tahun 98 tentang 
agidah Ibnu Taimiyyah “. Maka mereka bertanya kepada orang-orang tentang apa yang terjadi 
pada Ibnu Taimiyyah. Maka orang-orang mendatangkan agidah Ibnu Taimiyyah kepada godhi 
Jalaluddin Al-@uzwaini yang pernah dihadapkan kepada ketua godhi imamuddin. Maka mereka 
membincangkan masalah ini kepada Raja supaya mengirim surat untuk masalah ini dan raja pun 
mnyetujuinya. Kemudian setelah itu Raja memerintahkan syamsuddin Muhammad Al-Muhamadar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6846 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu untuk mendatangi Ibnu Taimiyyah dan ia pun berkata kepada Ibnu Taimiyyah “ Raja telah 
memerintahkanmu untuk pergi esok hari. Maka Ibnu Taimiyyah berangkat ditemani oleh dua 
Abdullah dan Abdurrahman serta beberapa jama'ahnya. 


Siding keempat : Maka pada hari ketujuh bulan Syawwal sampailah Ibnu Taimiyyah ke Mesir dan 
diadakan satu persidangan berikutnya di benteng Kairo di hadapan para godhi dan para ulama ahli 
figih dari empat madzhab. Kemudian syaikh Syamsuddin bin Adnan Asy-Syafi'l berbicara dan 
menyebutkan tentang beberapa fasal dari agidah Ibnu Taimiyyah. Maka Ibnu Taimiyyah memulai 
pembicaraan dengan pujian kepada Allah Swt dan berbicara dengan pembicaraan yang mengarah 
pada nasehat bukan pengklarifikasian. Maka dijawab “ Wahai syaikh, apa yang kau bicarakan 
kami telah mengetahuinya dan kami tidak ada hajat atas nasehatmu, kami telah menampilkan 
pertanyaan padamu maka jawablah ! “. Ibnu Taimiiyah hendak mengulangi pujian kepada Allah, 
tapi para ulama menyetopnya dan berkata “ Jawablah wahai syaikh “. Maka Ibnu Taimiyyah 
terdiam “. Dan para ulama mengulangi pertanyaan berulang-ulang kali tapi Ibnu Taimiyyah selalu 
berbeli-belit dalam berbicara. Maka seorang godhi yang bermadzhab Maliki memerintahkannya 
untuk memenjarakan Ibnu Taimiyyah di satu ruangan yang ada di benteng tersebut bersama dua 
saudaranya yang ikut bersamanya itu. Begitu lamanya ia menetap di penjara dalam benteng 
tersebut hingga ia wafat dalam penjara pada malam hari tanggal 22, Dzulgo'dah tahun 728 H. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1410. Perselisihan tentang bid'ah 


Sebenarnya perselisihan karena perbedaan pemahaman tentang bi'dah sudah dapat diakhiri. 
Untuk menghindari terjadinya perselisihan, hendaklah dalam memahami Al Guran dan Hadits atau 
berpendapat atau berfatwa berdasarkan ilmu. 

Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 

Baik ilmu untuk memahami Al Guran dan Hadits maupun sanad ilmu yang tersambung kepada 
lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 

Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 

Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 

Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 

Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 

Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6847 


begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Pada hakikatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentu tidak pernah mengatakan bahwa 
“seluruh bid'ah adalah sesat”. Beliau mengatakan “Kullu Bid'ah dlalalah” sedangkan berdasarkan 
ilmu atau secara tata bahasa sudah dapat dipahami dengan mudah seperti apa yang disampaikan 
oleh ulama yang sanad ilmunya tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti 
Al-Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah 
dlalalah” ini adalah 'Amm Makhshush: artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada 
sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan 
mutlak semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154) 


Hadits “Kullu Bid'ah dlalalah” berdasarkan ilmu yakni menurut tata bahasanya ialah “Amm 
Makhshush, artinya "makna bid'ah lebih luas dari makna sesat" sehingga “setiap sesat adalah 
bid'ah akan tetapi tidak setiap bid'ah adalah sesat. 


Jadi hadits “Kullu Bid'ah dlalalah” adalah bersifat umum dan diperlukan hadits yang lain untuk 
menjelaskan apa yang dimaksud atau termasuk bid'ah (perkara baru) yang sesat seperti 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari “Aisyah radliallahu “anha berkata: Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini 
yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak“. Diriwayatkan pula oleh “Abdullah bin Ja'far 
Al Makhramiy dan “Abdul Wahid bin Abu “Aun dari Sa'ad bin Ibrahim (HR Bukhari 2499) 


Apakah yang dimaksud perkara baru dalam urusan kami atau pada hadits yang lain disebut 
perkara baru dalam urusan agama ? 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya 
agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Urusan kami atau urusan agama atau perkara syariat adalah segala perkara yang telah ditetapkan 
oleh Allah Azza wa Jalla yang harus dipenuhi manusia sebagai syarat untuk menjadi hamba Allah 
yakni meliputi menjalankan kewajibanNya yang jika ditinggalkan berdosa dan menjauhi 
laranganNya dan apa yang telah diharamkanNya yang jika dilanggar/dikerjakan berdosa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Perkara baru dalam urusan kami adalah 
1. Mengada ada dalam perkara larangan dan pengharaman (perbuatan yang jika dilanggar / 
dikerjakan berdosa) 
2. Mengada ada dalam perkara kewajiban (perbuatan yang jika ditinggalkan berdosa) 
3. Mengada ada atau mencontohkan perbuatan yang bertentangan dengan Al @ur'an dan 
Hadits. Segala perbuatan yang bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits adalah berdosa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencontohkan meninggalkan sholat tarawih berjama'ah 
dalam beberapa malam agar kita tidak berkeyakinan bahwa sholawat tarawih berjama'ah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6348 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sepanjang bulan Ramadhan adalah kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Aku khawatir bila shalat malam (tarawih 
berjam'ah) itu ditetapkan sebagai kewajiban atas kalian.” (HR Bukhari 687). 


Intinya segala perkara yang berhubungan dengan dosa hanya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 


Jadi jika ada yang membuat perkara baru atau mengada-ada (bid'ah) yang kaitannya dengan 
dosa baik dosa karena ditinggalkan (perkara kewajiban) atau dosa karena dikerjakan/dilanggar 
(perkara larangan dan perkara pengharaman) atau dosa karena mengada-ada atau 
mencontohkan perbuatan yang bertentangan dengan Al Guran dan Hadits adalah bid'ah dholalah, 
bid'ah yang menyekutukan Alah. 


Jika secara serampangan menetapkan atau berfatwa ini dosa, itu dosa dengan akal pikirannya 
sendiri tanpa dalil dari Al Guran dan Hadits maka dia telah menyekutukan Allah dengan akal 
pikirannya sendiri. 

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaku ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” 


Nabi menjawab, “tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para 
rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika 
para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (5J: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (AS. An-Nahl 
: 1161. 


Kesimpulannya bid'ah yang akan berakibat bertempat di neraka adalah bid'ah yang menyekutukan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6849 ) 


Allah. Allah Azza wa Jalla menutup taubat ahli bid'ah karena menyekutukan Allah hingga mereka 
meninggalkan bid'ahnya 


Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda : “Sesungguhnya 
Allah menutup taubat dari tiap-tiap orang dari ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya.” (H. 
R. Thabrani) 


Sedangkan bid'ah (perkara baru) atau mencontohkan (meneladani) perbuatan di luar perkara 
syariat atau di luar apa yang telah disyariatkanNya atau di luar apa yang telah diwajibkanNya 
selama tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits adalah bid'ah hasanah (mahmudah) atau 
sunnah hasanah (contoh/teladan yang baik). Bagi siapa yang mencontohkan atau meneladani 
sunnah hasanah (contoh/teladan/perkara baru yang baik) maka ia akan mendapatkan pahalanya 
dan pahala orang-orang yang mengamalkan contoh/teladan/perkara baru tersebut setelahnya 
tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. 


Kebalikannya sebagaimana yang disampaikan dalam point 3 di atas, bid'ah (perkara baru) atau 
mencontohkan (meneladani) perbuatan di luar perkara syariat atau di luar apa yang telah 
disyariatkanNya atau di luar apa yang telah diwajibkanNya dan bertentangan dengan Al Guran 
dan Hadits adalah bid'ah dholalah atau sunnah sayyiah (contoh/teladan yang buruk). Bagi siapa 
yang mencontohkan atau meneladani sunnah sayyiah (contoh/teladan/perkara baru yang buruk) 
maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan contoh'/teladan/ 
perkara baru tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. 


Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
ka ILY aya es Hat aya yak OP ab ya tanah La Ja yana Lana Ai Al LI dua ga 
2 maag Ob Ol ab op aa sa La Ja DA Ja Uni le D5 Ka 
“Siapa yang melakukan dalam Islam satu sunnah hasanah (contoh'teladan/perkara baru yang 
baik) maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah 
(contoh/teladan/perkara baru) tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka 
sedikitpun. Dan siapa yang melakukan dalam Islam satu sunnah sayyiah (contoh/teladan/perkara 
baru yang buruk), maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan 
sunnah (contoh/teladan/perkara baru) tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka 
sedikitpun.” (Shahih Muslim no. 2348, 6741, Sunan An-Nasa'i no.2554, Sunan At-Tirmidzi no. 
2675, Sunan Ibnu Majah no. 203) 


Dalam Syarhu Sunan Ibnu Majah lil Imam As Sindi 1/90 menjelaskan bahwa “Yang membedakan 
antara sunnah hasanah (contoh/teladan/perkara baru yang baik) dengan sayyiah (contoh/teladan/ 
perkara baru yang buruk) adalah adanya kesesuaian dengan pokok-pokok syari atau tidak”. 


Sunnah hasanah (contoh/teladan/perkara baru yang baik) adalah contoh/teladan/perkara baru 
yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok syar'i (tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As 
Sunnah) 


Sunnah sayyiah (contoh/teladan/perkara baru yang buruk) adalah contoh/teladan/perkara baru 
yang bertentangan dengan pokok-pokok syar'i (bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah). 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 
Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 


- 0 o- - 9 2. pad -0 Ih. Gg Oo P -9 o #94 0 Pang 2.1... .9 - 0 Aa, - - Te 2. 
Ily ya Oa Tart Lag Al RAN Ga NAN Yf Lot JP in Ulas Gde al Lb ae AI nh aldi JG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6850 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(ESL 2 313 Ale) Aeilny— 3 panai AI Ge WS ja Lah 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 
(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313) 


Sehingga kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh Abdullah bin “Umar radhiyallahu 
'anhumaa atau perkataan salaf yang sholeh yang sejenis bahwa, 


Tam aa UT) Dl 4 IK en JS 
Artinya adalah “sebagian besar perkara baru (bid'ah) adalah sesat walaupun manusia 
menganggapnya baik" 
Jadi baik atau buruk suatu perkara baru tidak boleh berdasarkan anggapan manusia atau 
berdasarkan akal pikiran manusia namun berdasarkan Al Guran dan Hadits. 


Jika tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits adalah contoh/teladan/perkara baru yang 
baik atau sunnah hasanah atau bid'ah hasanah (mahmudah) 


Jika bertentangan dengan Al @uran dan Hadits adalah contoh/teladan/perkara baru yang buruk 
atau sunnah sayyiah atau bid'ah dholalah. 


Begitupula para Imam Mazhab (Imam Mujtahid Mutlak) dalam beristinbat, menetapkan hukum 
perkara suatu ibadah kedalam hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan 
mubah) menghindari al-Maslahah al-Mursalah atau al-Istislah yakni “Menetapkan hukum suatu 
masalah yang tak ada nash-nya atau tidak ada iima' terhadapnya, dengan berdasarkan pada 
kemaslahatan semata (yang oleh syara' (dalam Al @uran dan As Sunnah) tidak dijelaskan 
ataupun dilarang” 


Menurut Imam Syafi'i ra cara-cara penetapan hukum seperti itu sekali-kali bukan dalil syar'i. Beliau 
menganggap orang yang menggunakannya sama dengan menetapkan syari'at berdasarkan hawa 
nafsu atau berdasarkan pendapat sendiri (akal pikiran sendiri) yang mungkin benar dan mungkin 
pula salah. 


Ibnu Hazm termasuk salah seorang ulama yang menolak cara-cara penetapan hukum seperti itu 
Beliau menganggap bahwa cara penetapan seperti itu menganggap baik terhadap sesuatu atau 
kemashlahatan menurut hawa nafsunya (akal pikiran sendiri), dan itu bisa benar dan bisa pula 
salah, misalnya mengharamkan sesuatu tanpa dalil. 


Jelaslah bahwa perkara yang harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam adalah perkara syariat atau perkara yang telah disyariatkanNya atau 
perkara yang telah diwajibkanNya yakni wajib dijalankan dan wajib dijauhi meliputi menjalankan 
perkara kewajiban (jika ditinggalkan berdosa), menjauhi apa yang telah dilarangNya (jika 
dilanggar/dikerjakan berdosa) dan menjauhi apa yang telah diharamkanNya (jika dilanggar/ 
dikerjakan berdosa). Allah ta'ala tidak lupa dan seluruhnya sudah disampaikan oleh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang 
mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu 
” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu'jamul Kabiir no. 1647) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6851 | 


“mendekatkan dari surga” - perkara kewajiban (ditinggalkan berdosa) 
“menjauhkan dari neraka” - perkara larangan dan perkara pengharaman (dikerjakan berdosa) 


Sedangkan segelintir ulama berpendapat bahwa pengertian bid'ah menurut istilah adalah "suatu 
amalan yang dilakukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada sumbernya 
dari Al-@uran maupun Hadits” adalah sebuah kesalahpahaman karena yang harus ada 
sumbernya dari Al-@uran dan Hadits adalah perkara syariat atau segala perkara yang telah 
disyariatkanNya atau diwajibkanNya, wajib dijalankan dan wajib dijauhi, meliputi menjalankan 
perkara kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi apa yang telah dilarangNya dan apa 
yang telah diharamkanNya yang jika dilanggar/dikerjakan berdosa. 


Sedangkan amalan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau amal kebaikan , 
boleh terjadi perkara baru selama tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits. 


Contoh amal kebaikan yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits serta di luar perkara 
syariat adalah Maulid Nabi, Sholawat Nariyah, Sholawat Badar, Barzanji, @ashidah Burdah, Ratib 
Al Haddad dan lain lain 


Dalam sebuah hadit gudsi, Rasulullah bersabda “Allah berfirman, hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (perkara syariat), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amalan kebaikan maka Aku mencintai dia” (HR Bukhari 6021) 


Bahkan kita diperintahkan untuk mencari jalan (washilah) untuk mendekatkan diri kepada Allah 
Azza wa Jalla. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan (washilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, 
supaya kamu mendapat keberuntungan” (@S Al Maa'idah (5J: 35) 


Syaikh Abu Al Hasan Asy-Syadzili, "Jika pendapat atau temuanmu bertentangan dengan Al- 
Guran dan Hadits, maka tetaplah berpegang dengan hal-hal yang ada pada Al-@uran dan Hadits. 
Dengan demikian engkau tidak akan menerima resiko dalam penemuanmu, sebab dalam masalah 
seperti itu tidak ada ilham atau musyahadah, kecuali setelah bersesuaian dengan Al-@ur'an dan 
Hadits" 


Ilham yang telah dihujamkan oleh Allah Azza wa Jalla kedalam jiwa (galbu) setiap manusia 
sehingga selalu mengingat Allah (dzikrullah) dengan memilih yang hag, yang tidak bertentangan 
denga n Al @uran dan Hadits 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya” (AS As Syams (911:8 ) 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (pilihan hag atau bathil) (AS Al Balad (901:10) 


Dalam suatu riwayat. "@oola Aliyy bin Abi Thalib: “@ultu yaa Rasulullah ayyun thoriigotin agrobu 
ilallahi?” Fagoola Rasulullahi: “dzikrullahi. artinya, “Ali Bin Abi Thalib berkata, “aku bertanya 
kepada Rasullulah, jalan/imetode(Tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? 
“Rasullulah menjawab: “azikrullah" 


Muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan mengingat Allah setiap bersikap dan 
berbuat adalah muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) 


Imam @Gusyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6852 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi) 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNye”. 


Kesimpulannya : Bid'ah dholalah adalah bid'ah dalam perkara syariat meliputi bid'ah dalam 
perkara kewajiban, larangan dan pengharaman serta bid'ah di luar perkara syariat yang 
bertentangan dengan Al-@ur'an dan Hadits 


Bid'ah Hasanah (mahmudah) adalah bid'ah di luar perkara syariat yang tidak bertentangan dengan 
Al-Guran dan Hadits 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1412. Gagal beragama 


Di negeri kita ada yang tekun beragama, tetapi juga tekun korupsi. Bahkan ada koruptor yang 
ditangkap sepulang dari menunaikan ibadah haji atau umrah. Bahkan kementerian agama 
diperbincangkan orang banyak karena soal korupsi. 


Semua itu disebabkan mereka hanya terlihat beragama namun gagal beragama. Gagal beragama 
dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan agama secara kaffah atau menyeluruh. 


Pendidikan agama yang menyeluruh adalah sebagaimana perbincangan malaikat Jibril dengan 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di hadapan para Sahabat yakni meliputi agidah (Iman) , 
ibadah (Islam/syariat) dan akhlag (Ihsan/tasawuf) 


Laki-laki itu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? " Beliau menjawab, “Islam adalah kamu 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan 
berpuasa Ramadlan.' Dia berkata, “Kamu benar.' Lalu dia bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, 
apakah iman itu? " Beliau menjawab, “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, 
beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu 
beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya'. Dia berkata, "Kamu 
benar. Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, Kamu 
takut (khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6853 ) 


Pada umumnya kaum muslim hanya mendapatkan pengetahuan tentang agidah (Iman) dan 
ibadah (Islam/syariat) saja. Yang luput adalah pengetahuan tentang akhlak (Ihsan/tasawuf). 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 


Silahkan baca tulisan tentang pentingnya pendidikan tasawuf atau akhlak yang disampaikan oleh 
seorang dosen tasawuf dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/11/2010/06/07/pendidikan-akhlak/ 


Bahkan sebagian besar pendidikan agama di wilayah kerajaan dinasti Saudi dan di Darul Hadits, 
Dammaj, Yaman , kurikulumnya tidak mendapatkan pengetahuan tasawuf. 


Sebaliknya berdasarkan apa yang disampaikan ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani 
dalam makalahnya dalam pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 
Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al Mukarromah, menyampaikan bahwa dalam kurikulum tauhid 
kelas tiga Tsanawiyah (SLTP) cetakan tahun 1424 Hijriyyah di Arab Saudi berisi klaim dan 
pernyataan bahwa kelompok Sufiyyah (aliran-aliran tasawuf) adalah syirik dan keluar dari agama. 
Kutipan makalah selengkapnya ada pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/08/18/ekstrem- 
dalam-pemikiran-agama! 

Hal ini karena mereka termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Pada hakikatnya upaya kaum Zionis Yahudi menjauhkan 
kaum muslim dari tasawuf adalah dalam rangka merusak akhlak kaum muslim sebagaimana 
mereka menyebarluaskan pornografi, gaya hidup bebas, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, 
hedonisme dll. 


Lihatlah pengaruh hedonisme yang diusung oleh Zionis Yahudi tersebut di sekeliling Makkah Al 
Mukaromah. Memang secara dzahir “orang kafir” tidak memasuki tanah suci namun paham tuhan 
kesenangan (hedonisme) dan tuhan kebebasan (liberalisme) dibiarkan masuk. 


Lihatlah pembangunan di sekeliling Makkah Al Mukaromah dipenuhi pembangunan fasilitas bagi 
jemaah haji yang “lebih dari cukup” yang menjurus hedonisme dan liberalisme. Mereka secara 
tidak langsung telah memperolok-olok sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar kita 
zuhud di dunia ini. 


Dari Abul Abbas — Sahl bin Sa'ad As-Sa'idy — radliyallahu “anhu, ia berkata: Datang seorang 
laki-laki kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dan berkata: “Wahai Rasulullah! 
Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku beramal dengannya aku dicintai oleh Allah dan 
dicintai manusia.” Maka Rasulullah menjawab: “Zuhudlah kamu di dunia niscaya Allah akan 
mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia niscaya mereka akan 
mencintaimu.” (Hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Untuk apa dunia itu! Hubungan saya dengan 
dunia seperti pengendara yang mampir sejenak di bawah pohon, kemudian pergi dan 
meninggalkannya.” (HR At-Tirmidzi) 


Abu Bakar radhiallahuanhu berkata, "Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati 
kami.” 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan 
main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6854 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengetahui.” (AS Al-Ankabuut (29) : 64) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti 
atas kalian, tetapi aku takut pada kalian dibukakannya dunia bagi kalian sebagaimana telah dibuka 
bagi umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba- 
lomba, dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka.” 


Ketidak zuhudan di dunia membuat mereka lebih suka menghilangkan jejak-jejak perjalanan hidup 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam demi perluasan fasilitas yang lebih dari cukup. 


Kelak generasi muda muslim berikutnya akan tidak lagi tahu tempat perjanjian Hudaibiyah, 
mustajabnya Jabal @ubis untuk tempat berdoa bahkan perkampungan kelahiran baginda 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan tinggal “menurut cerita” tidak lagi dalam bentuk fisik 
aslinya. Patutlah ada yang berpendapat pelayan dua tanah suci, diibaratkan telah merusak 
agama. Selengkapnya silahkan baca tulisan pada http://malai-ur.blogspot.com/2010/12/10-sebab- 
kenapa-wahabi-dikatakan.html 

Tujuan beragama adalah untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang baik, 
sholihin, muslim yang ihsan , muslim yang bermakrifat yakni muslim yang menyaksikan Allah 
dengan hati (ain bashiroh) 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 
Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


Akhlak yang buruk adalah mereka yang tidak takut kepada Allah atau mereka yang berpaling dari 
Allah karena mereka memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah.” (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Akhlak yang baik adalah mereka yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh 
Allah Azza wa Jalla atau mereka yang selalu memandang Allah setiap akan bersikap atau berbuat 
sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari perbuatan 
maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah muslim yang berakhlakul 
karimah 


Seseorang ulama memberikan nasehat kepada seorang pejabat disebuah kementerian, “Silahkan 
lakukan korupsi namun lakukan di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh Allah Azza wa Jalla”. 


Muslim yang selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla tentulah tidak akan melakukan korupsi. 


Para penguasa negeri yang mengaku muslim namun berdusta kepada rakyatnya, mafia pajak, 
mafia pengadilan, mereka yang mengaku muslim namun berlaku radikalisme atau terorisme, para 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6855 | 


wakil rakyat yang tidak mewakili rakyatnya, para pejabat pemerintah yang seharusnya abdi rakyat 
malah menjadi abdi partai politik, para artis yang berzina atau bugil atau setengah bugil di depan 
kamera, para pendemo yang anarkis bahkan mahasiswa yang masih menggunakan jaket atribut 
universitas Islam namun berdemo anarkis, para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja 
berdemo menutup jalan tol dan tindakan anarkis lainnya adalah mereka yang tidak mendapatkan 
pengetahuan tasawuf (ihsan/akhlak) sehingga mereka tidak mempunyai keyakinan bahwa mereka 
dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Seolah azab neraka adalah urusan nanti. 


Pengawasan Allah tidak timbul dalam hati para pelaku korupsi atau pelaku kejahatan lainnya, 
mereka selain karena tidak mendapatkan pengetahuan tentang tasawuf (ihsan/akhlak) juga 
karena amal ibadah yang mereka lakukan sekedar aktifitas fisik atau amalan fisik (jasmani) tidak 
sampai kepada amalan batin (ruhani). Ibadah haji yang mereka lakukan sebatas ibadah fisik 
bukan lagi perjalanan ruhani. 


Keadaan ini dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai “Shalat mereka tidak 
sampai melewati batas tenggorokan" 


Rasulullah bersabda yang artinya “akan muncul suatu firgah/sekte/kaum dari umatku yang pandai 
membaca Al Gur'an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan 
mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan 
dengan puasa kalian. Mereka membaca Al @ur'an dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu 
adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka. Shalat 
mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak 
panah meluncur dari busurnya” (HR Muslim 1773) 


Urutannya adalah Iman -3 Ilmu -5 Amal -3 Akhlak 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Barangsiapa tidak khusyuk dalam sholatnya dan pengawasan Allah tidak tertanam dalam jiwanya 
atau galbunya, maka ia telah bermaksiat dan berhak mendapatkan siksa Allah ta'ala. 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya 


"... Maka celakalah orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dan 
orang-orang yang berbuat riya” (AS Al-Ma'un 107: 4-6) 


“.. dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai (AS Al A'raaf 7: 205) 
“Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar' (AS al Ankabut (291:45) 


Sholat yang benar baik ilmu dan amalnya akan terwujud dalam perilaku yang selalu mencegah 
dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari perbuatan maksiat, menghindari 
perbuatan keji dan mungkar hingga terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang 
sholeh, muslim yang dekat dariNya, muslim yang meraih magom disisiNya, muslim yang telah 
dikaruniakan ni'mat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga selalu berada pada jalan yang lurus. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka...” (@S Al Fatihah (1:6-7 ) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6856 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (4J: 69 ) 


Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi dan meraih magom disisiNya sehingga menjadi kekasih 
Allah (wali Allah) dengan mencapai shiddigin, muslim yang membenarkan dan menyaksikan Allah 
dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan 
shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011109/28/magom-wali-allah/ 


Muslim yang dekat dengan Allah adalah muslim yang berakhlakul karimah. 


Ilmu yang banyak pun tidak menjamin semakin dekat denganNya jika terbukti tidak terwujud 
akhlak yang baik. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Semakin banyak mengenal Allah (marifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, 
maka semakin dekat hubungan dengan-Nya. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, 
seseorang yang berilmu menjadi sombong dan semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang 
ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah (karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah 
ta'ala semakin dekat sehingga meraih magom disisiNya. 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. 


Imam Malik -rahimahullah menasehatkan agar kita menjalankan perkara syariat sekaligus 
menjalankan tasawuf agar tidak menjadi manusia yang rusak (berakhlak tidak baik). 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (menjalankan syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar figih 
(menjalankan syariat) tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan 
keduanya terjamin benar" 


Begitupula Imam Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita agar mencapai ke-sholeh-an 
sebagaimana salaf yang sholeh adalah dengan menjalankan perkara syariat sebagaimana yang 
mereka sampaikan dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang 
baik, muslim yang sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,” Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah 
kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin 
memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) tapi 
tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan 
orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu figih (menjalani syariat), 
maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?" IDiwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Sebelum belajar Tasawuf, Imam Ahmad bin Hambal menegaskan kepada putranya, Abdullah ra. 
“Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadits. Anda harus hati-hati bersama orang-orang 
yang menamakan dirinya kaum Sufi. Karena kadang diantara mereka sangat bodoh dengan 
agama.” Namun ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdady as-Shufy, dan mengenal 
perilaku kaum Sufi, tiba-tiba dia berkata pada putranya “Hai anakku hendaknya engkau bermajlis 
dengan para Sufi, karena mereka bisa memberikan tambahan bekal pada kita, melalui ilmu yang 
banyak, murogobah, rasa takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang luhur (Allah) Beliau 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6857 


mengatakan, “Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum Sufi.” Lalu 
Imam Ahmad ditanya, “Bukanlah mereka sering menikmati sama' dan ekstase ?” Imam Ahmad 
menjawab, “Dakwah mereka adalah bergembira bersama Allah dalam setiap saat..." 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “ Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa 
kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, 
berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari 
pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun 
duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam 
Nawawi). 


Kesimpulannya muslim yang berhasil dalam beragama adalah muslim yang berakhlakul karimah, 
muslim yang baik, sholihin, muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat yakni muslim yang 
menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. Bagaimana anda melihat-Nya? dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Jika belum dapat bermakrifat yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Rasulullah bersabda yang artinya “jika kamu tidak melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya 
Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) adalah muslim yang selalu 
meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam @usyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNye”. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1413. Bertawassul dan bertabarruk saat berziarah kubur 


Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengajarkan kepada mereka apa yang mesti mereka kerjakan apabila mereka hendak keluar 
ziarah kubur. Maka salah seorang dari mereka membaca do'a sebagaimana yang tertera dalam 
riwayat Abu Bakar: "As Salaamu 'ala ahlid diyaar" -sementara dalam riwayat Zuhair- "Assalaamu 
'alaikum ahlad diyaari minal mukminiin was muslimiin wa inna insyaa'Allahu bikum 
laahiyuun asalullaha lanaa walakumul 'aafiyah" (Semoga keselamatan tercurah bagi 
penghuni (kubur) dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim dan kami insya Allah 
akan menyusul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian Al 
'Afiyah (keselamatan)" (HR Muslim 1620). 


Kita sudah paham bahwa berdoa di Raudhah, Multazam, Hijr Ismail, Magom Ibrahim maupun Safa 
dan Marwa adalah alternatif agar doa mustajab atau agar doa sampai (wushul) kepada Allah. 
Disanalah para malaikat setia di atas jejak-jejak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan jejak- 
jejak kaum muslim yang telah meraih magom disisiNya. 


Para malaikat berada di atas jejak-jejak kaum muslim yang telah meraih magom disisiNya, seperti 
berada pada baju bekas, potongan rambut, air liur dan lain lain akan memberikan manfaat atau 
barokah (berkat) atas doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang dinamakan 
bertabarruk. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu 
letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali: dan bawalah keluargamu 
semuanya kepadaku” (AS Yusuf (121:93). 


Setelah itu, ia meneruskan ucapannya, “Jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia meninggal 
dunia. Setelah ia meninggal dunia, maka aku pun mengambilnya. Dan dahulu Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam sering mengenakannya. Lalu kami pun mencuci dan 
membersihkannya untuk orang sakit agar ia lekas sembuh dengan mengenakannya. (HR Muslim 
3855). 


“Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair dan Abu 
Kuraib mereka berkata, telah mengabarkan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam dengan 
isnad ini. Adapun Abu Bakr, maka ia berkata dalam riwayatnya: (Beliau bersabda kepada tukang 
cukur): HAA (cukurlah rambutku). Beliau sambil memberi isyarat ke arah kepala bagian kanannya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6859 


seperti ini. Lalu beliau membagi-bagikan rambutnya kepada mereka yang berada di dekat beliau”. 
(HR Muslim 2298). 


“Lalu Rasulullah bertanya: Di mana Ali bin Abu Thalib? Para sahabat menjawab, Ia sedang 
menderita sakit mata ya Rasulullah. Rasulullah berkata, Bawalah ia kemari! Tak lama kemudian, 
Ali bin Abu Thalib datang menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah meludahi kedua matanya dan 
berdoa untuk kesembuhannya. Tak lama kemudian kedua mata Ali sembuh tanpa ada rasa sakit 
lagi. (HR Muslim 4423). 


Telah menceritakan kepadaku Shadagah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Uyainah dari “Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari "Aisyah dia berkata: Biasanya dalam 
merugyah, beliau membaca: BISMILLAHI TURBATU ARDLINA BI RIIGATI BA'DLINA YUSYFAA 
SAGIIMUNA BI IDZNI RABBINA (Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan ludah sebagian 
kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami (HR Bukhari 5304) 


Yang dimakasud “ludah sebagian kami” adalah ludah hambaNya yang telah meraih magom 
disisiNya. 
Begitupula telah dicotohkan oleh para Sahabat bertawassul dan bertabarruk dengan surah Al 
Fatihah. 


Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Telah mengabarkan kepada kami 
Husyaim dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa beberapa orang 
sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan 
“Arab, lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung itu. Tetapi penduduk enggan menjamu 
mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat: “Adakah di antara tuan-tuan yang pandai 
mantera? Kepala kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, Ya, ada! 
Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memanterainya dengan membaca surat Al 
Fatihah. Maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian dia diberi upah kurang lebih tiga puluh 
ekor kambing. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan: “Tunggu! Aku akan 
menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, apakah aku boleh 
menerimanya. Lalu dia datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam menanyakannya hal itu, 
katanya, Ya, Rasulullah! Demi Allah, aku telah memanterai seseorang dengan membacakan surat 
Al Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya: Bagaimana engkau 
tahu Al Fatihah itu mantera? ' Kemudian sabda beliau pula: “Terimalah pemberian mereka itu, dan 
berilah aku bagian bersama-sama denganmu.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Basysyar dan Abu Bakr bin Nafi' keduanya dari Ghundar Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 
Abu Bisyr melalui jalur ini, dia menyebutkan di dalam Haditsnya: Kemudian orang itu mulai 
membacakan Ummul Guran, dan mengumpulkan ludahnya lalu memuntahkannya, setelah itu 
orang itu sembuh. (HR Muslim 4080). 


Bagi kaum muslim yang belum mampu menunaikan ibadah haji atau umrah maka sebagai 
alternatif doa agar sampai (wushul) kepada Allah adalah menziarahi kubur dan bertawassul dan 
bertabarruk dengan kaum muslim yang telah meraih magom disisiNya. 


Kaum muslim yang melakukan ibadah ziarah kubur dengan bertawassul maksudnya mereka 
memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantaraan (washilah) magom keutamaan ahli 
kubur disisi Allah ta'ala. 


Kaum muslim yang bertawassul paham sekali bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang 
mengabulkan permohonan bukan ahli kubur yang ditawassulkan dan Allah Azza wa Jalla 
menyukai disebut nama-nama hambaNya yang telah meraih magom disisiNya ketika hambaNya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6360 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berdoa. 


Muslim yang dekat dengan Allah atau muslim yang meraih magom disisiNya yakni muslim yang 
berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat (muslim 
yang membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya / ain bashiroh) 


Muslim yang dekat dengan Allah atau muslim yang meraih magom disisiNya yakni muslim yang 
telah dikaruniakan ni'mat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga selalu berada dalam kebenaran, 
selalu berada pada jalan yang lurus. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau beri ni'mat kepada mereka....” (GS Al Fatihah (1):6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 

Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi dan meraih magom disisiNya sehingga menjadi kekasih 
Allah (wali Allah) dengan mencapai shiddigin, muslim yang membenarkan dan menyaksikan Allah 
dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan 
shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011109/28/magom-wali-allah/ 

Rasa tenang dan khidmat dalam berdoa akan didapatkan ketika berada di makam kaum muslim 
yang telah meraih magom disisiNya sebagai berkat atau barokah dari ahli kubur yang selalu 
berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: “Maukah kalian saya beritahu orang yang 
terbaik di antara kalian?” mereka menjawab: “mau wahai Rasulullah” beliau bersabda: “yaitu 
orang-orang yang bila kalian melihatnya, mereka itu selalu berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla.” 


Kaum muslim yang telah meraih magom disisiNya, setelah wafat, mereka menjadi penduduk langit 
dan selalu berdzikir kepada Allah “Azza wa Jalla 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Aku mendatangi -dan pada riwayat Haddab- 
Aku melewati Musa pada malam aku di isra'kan, yaitu di samping bukit merah sedang shalat di 
dalam kuburannya.” (HR Muslim 4379) 


Telah menceritakan kepada kami “Abdah bin Sulaiman dari Sufyan dari Sulaiman At Taimi Aku 
mendengar Anas berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Aku melawati Musa 
yang sedang shalat di dalam kuburannya (HR Muslim 4380) 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi 
bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” (AS Al Hadid (57):1) 


Para Sahabat ketika duduk dalam shalat (tahiyyat), bertawasul dengan menyebut nama-nama 
orang-orang sholeh yang telah wafat maupun dengan para malaikat namun Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam mengajarkan untuk menyingkatnya menjadi “Assalaamu'alaina wa'alaa 
'Ibaadillaahish shoolihiin”, maka hal itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba Allah yang sholeh 
baik di langit maupun di bumi“. Hamba Allah yang sholeh di langit maknanya penduduk langit, para 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6861 


malaikat dan kaum muslim yang telah meraih magom disisiNya yang telah wafat , dan hamba 
sholeh di bumi adalah hamba Allah yang sholeh yang masih hidup. 


Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Ayahku telah 
menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata, telah menceritakan kepadaku Syagig dari 
Abdullah dia berkata: Ketika kami membaca shalawat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka kami mengucapkan: ASSALAAMU 'ALALLAHI GABLA “BAADIHI, ASSALAAMU 
'ALAA JIBRIIL, ASSSALAAMU “ALAA MIKAANIIL, ASSALAAMU “ALAA FULAAN WA FULAAN 
(Semoga keselamatan terlimpahkan kepada Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Jibril, 
Mika'il, kepada fulan dan fulan). Ketika Nabi shallallahu “alaihi wasallam selesai melaksanakan 
shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Sesungguhnya Allah adalah 
As salam, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam shalat (tahiyyat), hendaknya 
mengucapkan: AT-TAHIYYATUT LILLAHI WASH-SHALAWAATU — WATH-THAYYIBAATU, 
ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, 
ASSALAAMU 'ALAINAA WA “ALA “IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN, (penghormatan, rahmat dan 
kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tetap ada pada 
engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih. 
Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu sudah mencakup seluruh hamba-hamba 
yang shalih baik di langit maupun di bumi, lalu melanjutkan: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH 
WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN “ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi bahwa tiada 
Dzat yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya). 
Setelah itu ia boleh memilih do'a yang ia kehendaki. (HR Bukhari 5762). 


Kaum muslim yang telah meraih magom disisiNya dan wafat, di alam kubur mereka ditemani oleh 
malaikat dan ruhnya atau amal sholehnya sehingga para peziarah akan mendapatkan barokah 
(berkat) atas doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. 


Imam Syafi'i - rahimahullah mengatakan “Sesungguhnya saya memperhatikan anak Adam, setiap 
mereka itu dicintai, mereka terikat oleh cinta orang yang mencintainya, dan sebagian orang yang 
dicintainya itu ditemani oleh kekasihnya sampai kepada masa sakit diambang kematiannya. 
Sebagian lagi ditemani oleh sang kekasih sampai ke pintu kubur, kemudian semuanya kembali 
dan meninggalkannya sendirian. Tidak seorang pun yang mendampinginya di alam kubur. Maka 
aku pun berfikir dan berkata “sebaik-baik orang yang dicintai seseorang adalah yang ikut 
menemaninya ke dalam kubur, mendampingi serta memberi manfaat kepadanya di alam kubur. 
Maka tidak satupun yang bisa melakukan itu selain amal sholeh, maka akhirnya aku menjadikan 
amal Sholeh sebagai kekasih sejatiku, supaya nanti dia menjadi penerang di kubur saya kelak, 
mendampingi serta tidak meninggalkan saya sendirian”. 


Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad menyebutkan bahwa Al-Bara' ibn 'Azib menyampaikan 
sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang seorang hamba yang beriman telah 
meninggal dunia dan menghadap ke akhirat, Ruhnya kemudian dikembalikan ke bumi, lalu 
datanglah dua orang malaikat yang kemudian mendudukkannya, Mereka lantas bertanya 
kepadanya, “Siapakah Tuhan Anda ?” Ia menjawab, “Tuhanku adalah Allah “. 


Kedua malaikat itu bertanya lagi, “Apakah agama Anda?” Ia menjawab, “Agamaku adalah Islam.” 
Kedua malaikat itu bertanya lagi, “Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada Anda?” 


Jawabnya, “Beliau adalah (Muhammad) Rasulullah.” Malaikat itu bertanya, “Dari mana Anda 
tahu ?” Ia menjawab, “Aku telah membaca Kitab Allah. Aku mengimani dan membenarkannya.” 


Lalu terdengarlah sebuah panggilan dari langit, “Jika memang hamba-Ku ini benar, maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6862 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hamparkanlah untuknya (permadani) dari surga, berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah 
untuknya pintu yang menuju surga.” Kemudian ruh orang yang beriman dikembalikan ke jasadnya 
beserta bau wamgi-wangiannya, lalu diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Selanjutnya 
datanglah seorang laki-laki tampan yang berpakaian bagus dan berbau harum. Ia berkata, 
“Berbahagialah dengan segala yang membahagiakan Anda. Ini adalah hari kebahagiaan Anda 
yang telah Allah janjikan.” Orang beriman tersebut bertanya, “Siapakah engkau? Wajahmu tampan 
sekali.” la menjawab, “Aku adalah amal saleh Anda.” 


Begitupula para Sahabat telah mencontohkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon 
diturunkan hujan dengan berziarah dan bertawassul dengan Rasulullah dan paman Nabi. 


Ibnu katsir dalam kitab tarikhnya 7/105: 
2 daur eat Baen Clan or yag al Wako YG Gagal SG gala AA ya mai ad Ugal 2 dia SG al BS JG, 
PS uni Ol Ga Ole IE LL 3 tele al ye AI 3 diaglan al Ula (La AL aa «dal 
be Sy SU A2 A3 (AI Uta AI Gantaal AO yag JUS alay tele AI ln (adl ad Al Jera el ena 
2 Ja TB LI aU Elle dd Jay (giaa dl em pel Cun Ca BAU Cas al HJ PI lag ale AI 
DN Papar oli lilay LA aja la VI Ill La 0) LIS es 


Berkata al hafidz Abu Bakar al Baihagi, telah menceritakan Abu Nashar bin Gutadah dan Abu 
bakar al Farisi, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Umar bin Mathor, 
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ali Addzahli, telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari 'Amasy dari Abi Shalih dari Malik 
Ad Daar Ia berkata, “ 


Orang-orang mengalami kemarau panjang saat pemerintahan Umar. Kemudian seorang laki-laki 
datang ke makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata “Ya Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa”. 


Kemudian orang tersebut mimpi bertemu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dikatakan 
kepadanya “datanglah kepada Umar dan ucapkan salam untuknya beritahukan kepadanya 
mereka semua akan diturunkan hujan. Katakanlah kepadanya “bersikaplah bijaksana, bersikaplah 
bijaksana”. Maka laki-laki tersebut menemui Umar dan menceritakan kepadanya akan hal itu. 
Kemudian Umar berkata “Ya Tuhanku aku tidak melalaikan urusan umat ini kecuali apa yang aku 
tidak mampu melakukannya” (Sanadnya shahih adalah penetapan dari Ibnu katsir. Malik adalah 
Malik Ad Daar dan ia seorang bendahara gudang makanan pada pemerintahan Umar,ia adalah 
tsigoh) 

Al hafidz Ibnu Hajar al Asgolani dalam fathul bari juz 2 pada kitab aljumah bab sualun nas al imam 
idza gohathu”, 


5) 


PG bas II Ole 7 JB le Uje US JI LA 3 lemah elo Cat delay ea mua All Ra Al oa Sg 
SB 2 A8 (AP Wan Y Gatal AI Jyury UT eelag dala AI ola pely dala AI bo adl ad Jl Jero end jas aj 
Saad as ii Jis pln 3 Jordi. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari riwayat Abu Shalih As Saman 
dari Malik Ad Daar seorang bendahara Umar. Ia berkata “Orang-orang mengalami kemarau 
panjang saat pemerintahan Umar. Kemudian seorang laki-laki datang ke makam Nabi Shallallahu 


alaihi wasallam dan berkata “Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mintakanlah hujan untuk 
umatmu karena mereka telah binasa datanglah kepada Umar dst..dan laki-laki itu adalah bilal bin 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6863 ) 


haris almuzani”. 
Berikut hadits terkait dengan bertawassul 
Kei AI an op DS ya SI Up Lg SA OB aa di ai Kaban HAL IG LL ap aa Haa 


TEA Un IE Ah ag ga AL Man DD SA ga Ab 3 Tan Ng jl 
Doi JB Ui Ui png SI Jung Ulg Kaki Unga SI 


Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin "Abdullah Al Anshari berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku 
Abdullah bin Al Mutsanna dari Isumamah bin "Abdullah bin Anas dari Anas bin Malik bahwa 
Umar bin Al Khaththab radliallahu “anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta 
hujan dengan berwasilah kepada “Abbas bin “Abdul Muththalib seraya berdo'a, Ya Allah, kami 
meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan 
kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami,, 
maka turunkanlah hujan untuk kami. Anas berkata, Mereka pun kemudian mendapatkan hujan. 
(HR Bukhari 954) 
Ap ya 3 La he gp LA ya SI LA PGN AK Tab LL ap pa Ga 
ta aa BA Yg 3 Ui An IE CARA Aa PA ha Ia GD Ab Ip Si EA G3 
Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Muhammad telah bercerita kepada kami Muhammad 
bin "Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepadaku bapakku, "Abdullah bin Al Mutsannaa dari 
Tsumamah bin “Abdullah bin Anas dari Anas radliallahu "anhu bahwa “Umar bin Al Khaththab 
ketika mereka ditimpa musibah kekeringan dia meminta hujan dengan berwasilah kepada “Abbas 
bin “Abdul Muththalib seraya berdo'a, ALLOOHUMMA INNAA KUNNA NATAWASSALU ILAIKA 
BIN ABIYYINAA MUHAMMAD SHALLALLAHV'ALAIHIWASALLAM FATASAIINAA WA-INNAA 
NATAWASSALU ILAIKA BI'AMMI NABIYYINAA FASAINAA Ya Allah, kami dahulu pernah 
meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami kemudian Engkau menurunkan hujan 


kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, 
maka turunkanlah hujan untuk kami. Anas berkata, Kemudian turunlah hujan. (HR Bukhari 3434). 


Begitupula sebagaimana yang disampaikan Sahabat Nabi sebagaimana yang terlukis pada Tafsir 
Ibnu Katsir pada ( @S An Nisaa (4 : 64 ) Scan kitab tafsir dapat dibaca pada http:// 


mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ikjuz5p281 285.pdf 
Berikut kutipannya 


keek Kekek 


awal kutipan 


Al-Atabi ra menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam, datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, “Assalamu'alaika, ya 
Rasulullah (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah 
mendengar Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang' (AS An-Nisa: 64), 


Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan 
meminta syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut , yaitu: “Hai sebaik-baik orang yang 
dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran 
keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau 
menjadi penghuninya: di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan." 


Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali 
hingga tertidur. Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi shallallahu alaihi 
wasallam., lalu beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hai Atabi, susullah orang Badui itu 
dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan 
kepadanya!" 


“““# akhir kutipan 


Tulisan kali ini kami akhiri dengan saling mengingatkan, berhati-hatilah menyebarluaskan atau 
menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui atau tanpa ilmu, apalagi memperolok-olok, mencela 
amal kebaikan yang dilakukan oleh saudara muslimnya lainnya. 


kekkk 


Rasulullah mengatakan, “Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampumu dan apa yang 
aku larang maka jauhilah". (HR Bukhari). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang 
membantah ayat-ayat Allah? Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan?" (AS Al Mu'min (40J:69) 


"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk 
menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok- 
olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (@S Al Lugman (311:6) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1439. Tanggapan bertawassul dan bertabarruk ketika 
Ziarah kubur 


"Assalaamu 'alaikum ahlad diyaari minal mukminiin was muslimiin wa inna insyaa'Allahu bikum 
laahiguun asalullaha lanaa walakumul 'aafiyah" 


"Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni (kubur) dari kalangan orang-orang mukmin dan 
muslim dan kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi 
kami dan bagi kalian Al 'Afiyah (keselamatan)" (HR Muslim 1620) 


Beragam tanggapan terhadap tulisan kami yang berisikan tentang bertabarruknya para Sahabat 
dengan potongan rambut, baju (jubah), air liur dan alternatif agar doa sampai (wushul) kepada 
Allah Azza wa Jalla dengan bertawassul dan bertabarruk ketika berziarah kubur kaum muslim 
yang telah meraih magom disisiNya sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/15/alternatif-untuk-berdoal/ 

Salah satu pertanyaan adalah bagaimanakah bertawassul dan bertabarruk ketika Ziarah Kubur 
yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Tentulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan washilah (perantara) dengan 
magom keutamaan muslim yang lain karena Beliau adalah manusia yang paling utama, magom 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 68e5 ) 


paling utama disisi Allah Azza wa Jalla. 


Para Sahabat mencontohkan doa bertawassul dan bertabarruk ketika berziarah ke kuburan 
paman Nabi seperti 


GA EA Ka Je AS an JA ah YA daa 


ALLOOHUMMA INNAA KUNNA NATAWASSALU ILAIKA BIN ABIYYINAA MUHAMMAD 
SHALLALLAHU'ALAIHIWASALLAM FATASAIINAA WA-INNAA NATAWASSALU ILAIKA BI'AMMI 
NABIYYINAA FASAINAA 


“Ya Allah, kami dahulu pernah meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami 
kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu 
dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami” (HR Bukhari 3434) 


Atau sebagaimana yang disampaikan Ibnu katsir dalam kitab tarikhnya 7/105: 


Berkata al hafidz Abu Bakar al Baihagi, telah menceritakan Abu Nashar bin Gutadah dan Abu 
bakar al Farisi, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Umar bin Mathor, 
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ali Addzahli, telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari 'Amasy dari Abi Shalih dari Malik 
Ad Daar la berkata, “Orang-orang mengalami kemarau panjang saat pemerintahan Umar. 
Kemudian seorang laki-laki datang ke makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata “Ya 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah 
binasa”. 


Kemudian orang tersebut mimpi bertemu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dikatakan 
kepadanya “datanglah kepada Umar dan ucapkan salam untuknya beritahukan kepadanya 
mereka semua akan diturunkan hujan. Katakanlah kepadanya “bersikaplah bijaksana, bersikaplah 
bijaksana”. Maka laki-laki tersebut menemui Umar dan menceritakan kepadanya akan hal itu. 
Kemudian Umar berkata “Ya Tuhanku aku tidak melalaikan urusan umat ini kecuali apa yang aku 
tidak mampu melakukannya” (Sanadnya shahih adalah penetapan dari Ibnu katsir. Malik adalah 
Malik Ad Daar dan ia seorang bendahara gudang makanan pada pemerintahan Umar,ia adalah 
tsigoh) 

Al hafidz Ibnu Hajar al Asgolani dalam fathul bari juz 2 pada kitab aljumah bab sualun nas al imam 
idza gohathu”, Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari riwayat Abu 
Shalih As Saman dari Malik Ad Daar seorang bendahara Umar. la berkata “Orang-orang 
mengalami kemarau panjang saat pemerintahan Umar. Kemudian seorang laki-laki datang ke 
makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata “Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa datanglah kepada Umar dst..dan 
laki-laki itu adalah Bilal bin Haris al Muzanf?'. 


Begitupula sebagaimana yang disampaikan Sahabat Nabi sebagaimana yang terlukis pada Tafsir 
Ibnu Katsir pada ( @S An Nisaa (4 : 64 ) Scan kitab tafsir dapat dibaca pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ikjuz5p281 285.pdf 

Berikut kutipannya 


kekk Kekek 


awal kutipan 


Al-Atabi ra menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam, datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, “Assalamu'alaika, ya 
Rasulullah (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mendengar Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang' (AS An-Nisa: 64), 


Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan 
meminta syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku.” 


Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut , yaitu: “Hai sebaik-baik orang yang 
dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran 
keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau 
menjadi penghuninya: di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan." 


Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali 
hingga tertidur. 


Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam., lalu beliau 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hai Atabi, susullah orang Badui itu dan sampaikanlah 
berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya!” 


kekkk Kekek 


akhir kutipan 


Ketika kami menyampaikan kutipan di atas yang diambil dari pada Tafsir Ibnu Katsir pada ( AS An 
Nisaa (4| : 64 ) mereka menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya "kamu sekali-kali 
tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar" (AS Al Faathir (35J:22) 


"kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar" bukan 
berarti manusia di alam kubur tidak dapat mendengar. Kalimat tersebut adalah kalimat majaz 
artinya, "Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang musyrikin yang telah 
mati hatinya". 

Kata “mendengar” di ayat tersebut maksudnya adalah dalam arti menerima ajakan. Allah ta'ala 
menjadikan orang-orang kafir seperti orang mati yang tak bisa mengikuti bila ada yang 
mengajaknya. Orang yang mati, walaupun bisa mengerti dan memahami maknanya, namun tetap 
tak bisa menjawab ucapan dan melaksanakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang 
dilarang. Seperti halnya orang kafir sebagaimana yang disampaikan dalam firmanNya yang 
artinya, 


“kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka 
dapat mendengar. dan Jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti 
berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (@.S Al 
Anfaal (8) :23) 


“Maka Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat 
mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu 
berpaling membelakang"” (@.S Ar Ruum: (30J: 52) 


Orang-orang kafir itu disamakan Tuhan dengan orang-orang mati yang tidak mungkin lagi 
mendengarkan pelajaran-pelajaran. begitu juga disamakan orang-orang kafir itu dengan orang- 
orang tuli yang tidak bisa mendengar panggilan sama sekali apabila mereka sedang 
membelakangi kita. 


Oleh karenanya jangan sampai pendengaran kita seperti pendengaran orang yang telah mati atau 
orang kafir yaitu mendengar dan memahami makna dari ajakan orang untuk berbuat kebaikan, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6867 ) 


namun tidak dapat menjawab atau melaksanakan perintah dan laranganNya. Jika kita 
mengabaikan orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan maka berwaspadalah, bisa jadi 
pendengaran kita telah mati. 


Sedangkan manusia di alam kubur dapat mendengar namun tidak berguna mereka diberi petunjuk 
karena amal perbuatan yang mereka lakukan di alam kubur tidak lagi diperhitungkan. 


Dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam meninggalkan 
jenazah perang Badar tiga kali, setelah itu beliau mendatangi mereka, beliau berdiri dan 
memanggil-manggil mereka, beliau bersabda: Hai Abu Jahal bin Hisyam, hai Umaiyah bin Khalaf, 
hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kalian telah menemukan kebenaran janji 
Rabb kalian, sesungguhnya aku telah menemukan kebenaran janji Rabbku yang dijanjikan 
padaku. Umar mendengar ucapan nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, ia berkata: Wahai Rasulullah, 
bagaimana mereka mendengar dan bagaimana mereka menjawab, mereka telah menjadi 
bangkai? Beliau bersabda: Demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, kalian tidak lebih 
mendengar ucapanku melebihi mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. (HR Muslim 
9121) 


Wafat hanyalah perpindahan alam. 


Al-Gurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan: “Kematian 
bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan 
kepada keadaan lain.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 

Sian Li Condong OP yA Koala Lao Madang OP (Ae lari LAS SI LL PAS Ty IK) SI Ul 
SI. 

“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 

mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 

kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 

kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al @aadli pada Juz'u al 


Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 
Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
(pi GL Ale 25 oil VI ale pakta der ab ja Jera ea La) 


“Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk 
mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan 
kuburan itu.” (HR. Ibnu Abu Dunya dari Aisyah dalam kitab Al-@ubir). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
(AI dale 2g BP VI AE pelanah LM Ai ag OS AI el pia dal ya La) 


“Tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di 
dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahuinya dan 
menjawab salamnya itu.” (Hadis Shahih riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas di dalam kitab Al- 
Istidzkar dan At-Tamhid). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6368 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SAE AMI NE IS pb OS Oly lg stan Lg OS Op SAI oya S Aleny SU de Ai Ulee | 


“Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib-kerabat dan keluarga kalian yang 
telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, 
namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata: “Ya Allah, janganlah engkau matikan 
mereka sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah 
kepada kami.” (HR. Ahmad dalam musnadnya). 


Ada juga yang menanggapinya dengan menyampaikan firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan 
orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka 
melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya” (AS Az 
Zumar (391:3) 


Ini adalah contoh hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Zionis Yahudi. Perkataan orang kafir ditimpakan kepada kaum muslim. Kaum Zionis Yahudi 
memotong firman Allah sehingga timbul kesalahpahaman yang akan menimbulkan perselisihan di 
antara kaum muslim. 


Ayat selengkapnya yang artinya, “Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari 
syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak 
menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- 
dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka 
berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat 
ingkar" (AS Az Zumar (391:3) 


Jadi yang berkata "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami 
kepada Allah dengan sedekat-dekatnya" adalah kaum musyrik dan ditegaskan bahwa mereka 
berdusta dengan perkataannya , berdasarkan bagian akhir dari ayat tersebut "Sesungguhnya 
Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar" (AS Az Zumar (391:3) 


Sedangkan kaum muslim dan para Sahabat yang bertawassul dan bertabarruk di makam 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidaklah menyembah kepada kuburan namun berdoa 
kepada Allah dengan perantaraan (washilah) magom (derajat) keutamaan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam disisi Allah Azza wa Jalla 


Tanggapan yang cukup parah adalah, ada yang berpendapat bahwa dikarenakan berpegang 
kepada hadits Rasulullah sehingga timbul perselisihan di antara kaum muslim , lebih baik 
berpegang kepada Al @ur'an saja. 


Pendapat seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
sebagai salah satu tanda akhir zaman. 


Dari Migdam bin Ma'dikariba Ra. ia berkata: Bahwasanya Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas 
kursi kemegahannya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadits dari haditsku maka ia 
berkata: “Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (Al-Guran) saja. Apa yang dihalalkan oleh 
Al-Guran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan”. (Kemudian Nabi Shallallahu 
“Alaihi wa Sallam melanjutkan sabdanya): “Padahal apa yang diharamkan Rasulullah Shallallahu 
“Alaihi wa Sallam samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Subhanhu wa Ta'ala”. 
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6869 


Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda, “Akan datang 
kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan. Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan 
orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang 
amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara hanyalah golongan 
“Ruwaibidhah”. Sahabat bertanya, “Apakah Ruwaibidhah itu hai Rasulullah?” Nabi Shallallahu 
“Alaihi wa Sallam menjawab, “Orang kerdil, hina dan tidak mengerti bagaimana mengurus orang 
banyak.” (HR. Ibnu Majah) 


Dari Ali bin Abi Thalib Ra. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam.: 
“Sudah hampir tiba suatu zaman, kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan 
tidak ada dari Al-Guran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari 
hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dari 
merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali .” (HR. al-Baihagi) 


Tanggapan yang lain mengatakan bahwa bertawassul dan bertabarruk ketika berziarah kubur 
adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum Syiah, 


Tanggapan ini muncul dari mereka yang tidak dapat mengelola rasa kebencian terhadap Syiah 
Rafidhoh sehingga mereka tidak dapat membedakan antara kaum Syiah Rafidhoh dengan kaum 
Alawiyin , kaum ahlul bait keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Kebencian mereka menyebabkan mereka tidak mau mengenali para ulama yang sholeh keturunan 
cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dapat mencintai ahlul bait kalau tidak 
mengenali mereka padahal ketika bersholawat tentu masih mengucapkan “wa ala ali Muhammad. 
Dapat disimpulkan kecintaan mereka terhadap ahlul bait hanya sebatas lisan saja. 


Imam Syafi'i -rahimahullah bersyair, “Wahai Ahlul-Bait Rasulallah, mencintai kalian adalah 
kewajiban dari Allah diturunkan dalam al-@uran cukuplah bukti betapa tinggi martabat kalian tiada 
sholat tanpa shalawat bagi kalian.” 


Syair Beliau yang lain “Jika sekiranya disebabkan kecintaan kepada keluarga Rasulallah 
shallallahu alaihi wasallam maka aku dituduh Rafidhi (Syi'ah). Maka saksikanlah jin dan manusia, 
bahwa sesungguhnya aku adalah Rafidhi.” 


Maksud perkataan Imam Syafi'i -rahimahullah , jika mencintai keturunan cucu Rasulullah disebut 
Rafidhi maka beliau rela disebut Rafidhi walaupun kita paham bahwa pemahaman syiah rafidhi 
telah menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah. 


Padahal dari para ulama yang sholeh dari kalangan Ahlul Bait (keturunan cucu Rasulullah) kita 
bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Imam Sayyidina Ali ra yang merupakan 
pamungkas atau penyempurna dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin lainnya 
yakni bagaimana mencapai muslim yang terbaik yakni muslim yang ihsan, muslim yang 
berakhlakul karimah, muslim yang bermakrifat, menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain 
bashiroh) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6870 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) adalah muslim yang selalu 
meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Berikut adalah kutipan nasehat Imam Sayyidina Ali ra kepada puteranya 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Pada mulanya aku hanya ingin mengajarimu Kitab Suci, secara mendalam, mengerti seluk- 
beluk (tafsir dan takwil)nya, membekalimu dengan pengetahuan yang lengkap tentang perintah 
dan larangan-Nya (hukum-hukum dan syariat-Nya) serta halal dan haramnya. Kemudian aku 
khawatir engkau dibingungkan oleh hal-hal yang diperselisihkan di antara manusia, akibat 
perbedaaan pandangan di antara mereka dan diperburuk oleh cara berpikir yang kacau, cara 
hidup yang penuh dosa, egoisme dan kecenderungan hawa nafsu mereka, sebagaimana 
membingungkan mereka yang berselisih itu sendiri. 


Oleh karena itu, kutuliskan, dalam nasihatku ini,prinsip-prinsip dasar dari keutamaan, 
kemuliaan, kesalehan, kebenaran dan keadilan. Mungkin berat terasa olehmu, tetapi lebih baik 
membekali engkau dengan pengetahuan ini daripada membiarkanmu tanpa pertahanan 
berhadapan dengan dunia yang penuh dengan bahaya kehancuran dan kebinasaan. Karena 
engkau adalah pemuda yang saleh dan bertagwa, aku yakin engkau akan mendapatkan 
bimbingan dan pertolongan Ilahi (taufik dan hidayah-Nya) dalam mencapai tujuanmu. Aku ingin 
engkau berjanji pada dirimu untuk bersungguh-sungguh mengikuti nasihatku ini. 


Ketahuilah wahai putraku, bahwa sebaik-baiknya wasiat adalah tagwa kepada Allah, 
bersunguh-sungguh menjalankan tugas yang diwajibkan-Nya atasmu, dan mengikuti jejak 
langkah ayah-ayahmu yang terdahulu (sampai Rasullullah) dan orang-orang yang saleh dari 
keluargamu. Bahwasanya mereka senantiasa memperhatikan dengan teliti pikiran dan 
perbuatan mereka sebagaimana engkaupun harus berbuat. Apabila jiwamu menolak untuk 
menerima hal-hal tersebut dan bertahan untuk mengetahui sendiri sebagaimana mereka 
mengetahui (mengalami apa yang mereka alami), maka engkaupun bebas untuk mencapai 
kesimpulan-kesimpulanmu, tetapi hendaknya usahamu itu disertai dengan pengkajian dan 
pemahaman yang teliti. 


““# akhir kutipan "“““s 


Jelas disampaikan dalam nasehat Imam Sayyidina Ali ra bahwa kita sebaiknya “mengikuti jejak 
langkah ayah-ayahmu yang terdahulu (sampai Rasullullah) dan orang-orang yang saleh dari 
keluargamu” artinya menelusuri apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang sholeh dari 
kalangan ahlul bait sampai kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah 
berhenti pada akal pikiran ulama-ulama seperti ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu 
Taimiyyah atau bahkan ulama seperti Al Albani yang telah dinyatakan oleh salah satu ulama yang 
sholeh keturunan cucu Rasulullah mengatakan dalam tulisannya tentang Al Albani pada : 


http://majelisrasulullah.org/index.php? 
option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 


bahwa beliau sebenarnya tak suka bicara mengenai ini (menyampaikannya), namun beliau 
memilih mengungkapnya ketimbang hancurnya ummat. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6871 


Begitupula ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
mencontohkan bertawassul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti : 


" Sayyid Ishag ibn Ja'far as Shadig ibn Muhammad al Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali 
karramallahu wajhah ketika beliau berupaya melamar Sayyidah Nafisah putri al Hasan al Anwar 
ibn Zaid al Ablaj ibn al Hasan ibn Ali karramallahu wajhah 


" Sayyid Ishag ibn Ja'far pergi ke Masjid Nabawy dan melakukan shalat. Setelah itu ia masuk ke 
dalam ruang makam Rasulullah dan berdiri di samping makam seraya berkata: 


“Semoga rahmat dan keselamatan selalu tercurah kepadamu wahai Rasulullah, wahai Penghulu 
para rasul, Penutup para nabi, dan kekasih Tuhan semesta alam.aku datang untuk 
memberitahukan engkau keadaanku, aku limpahkan hajatku kepadamu supaya engkau 
membantuku , kepadamulah manusia mengadukan hajat mereka dan meminta bantuan 
pertolongan, aku telah melamar Nafisah kepada ayahnya tetapi ia menolakku". kemudian Ia 
mengucapkan salam dan pergi dari makam Rasulullah. 


Keesokan harinya Sayyid Ishag ibn Ja'far dikagetkan dengan berita bahwa ia di panggil oleh 
Sayyid Hasan al Anwar ayah dari Sayyidah Nafisah dan ketika ia menemuinya Sayyid Hasan al 
Anwar berkata: “Tadi malam aku mimpi bertemu dengan kakekku Rasulullah dengan rupa yang 
sangat menawan, beliau mengucapkan salam kepadaku seraya berkata: “Wahai Hasan 
nikahkanlah putrimu Nafisah dengan Ishag al Mu'tamin!”. 


Kemudian dilangsungkanlah pernikahan mereka pada hari Jumat tanggal 1 Rajab 161 H. 


Sayyid Ishag ibn Ja'far terkenal keagungannya, sifat wara, banyak orang yang meriwayatkan 
hadist dan atsar darinya karena beliau juga terkenal sebagai muhaddist yang berkompeten. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1453. Ahli bid'ah 


Definisi ahli bid'ah adalah mereka yang melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, mengharamkan 
sesuatu yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya atau mereka 
yang mencontohkan sesuatu di luar perkara syariat atau di luar apa yang telah disyariatkanNya 
atau diwajibkanNya yang bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits. 


Dalam melarang, mengharamkan, mewajibkan sesuatu digunakanlah metodologi istinbat 
(menetapkan hukum perkara) namun dilakukan bagi mereka yang mempunyai kompetensi 
sebagai Imam Mujtahid. 


Kompetensi yang dibutuhkan untuk boleh menggali sendiri dari Al Guran dan As Sunnah adalah 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-guran dan as- 
sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam 
bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, 
mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya 
arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-@uran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai 
sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6872 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


nash, ada lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang 
umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz 
kinayah selain lafadz hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang 
terkandung di dalamnya. 


Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah- 
masalah yaginiyah gath'iyah. 

d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@uran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum 
dari al-Guran dan as-Sunnah 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menganggap Allah Azza wa Jalla telah lupa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah sehingga Allah ta'ala menutup taubat mereka 
sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. 


Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda : “Sesungguhnya 
Allah menutup taubat dari tiap-tiap orang dari ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya.” (H. 
R. Thabrani) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah oleh karenanya mereka akan bertempat di 
neraka 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6873 ) 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-Ma'idah (5J: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (AS. An-Nahl 
: 1161. 


Sedangkan perkara di luar perkara syariat atau di luar apa yang telah disyariatkanNya atau 
diwajibkanNya selama tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits, boleh dilakukan walaupun 
tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti Sholawat nariyah, 
sholawat badar, ratib Al Haddad, Maulid Barzanji, peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan acara 
yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan Hadits. 


Hal yang harus sama dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam adalah perkara syariat atau apa yang telah disyariatkanNya atau apa yang telah 
diwajibkanNya. 


Segala perkara yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits adalah perkara baik. 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 
Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 


-g 0 


3 Pa IN Ted o- - - .9 2. Pad 3-0 3. £ P - 9 0 s9 0 Pang 2... .9 - 20. Aa, - - La aan 
Ha Sy pb oa ae Lg «Ala ia ss LA belah jaan jl US Sal Want am da0 AI nh sala JG 
3020 - A0 3. - 0 Pan ud 

(CG JWIL 5 313 “ile| Anil) 2o yamaki A01 yg WUS oya Las 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 
(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313) 


Mereka yang telah menjadi korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari 
kaum Zionis Yahudi tanpa disadari mereka dapat terjerumus menjadi ahli bid'ah karena 
kesalahpahaman mereka tentang bid'ah sehingga mereka melarang atau mengharamkan sesuatu 
yang Allah ta'ala tidak turunkan keterangan padanya. 


Sungguh kaum Zionis Yahudi telah berpaling dari kitab Taurat. Mereka mengajak manusia untuk 
masuk neraka karena mereka telah menjadi pengikut syaitan. 


Tentang kaum Zionis Yahudi telah disampaikan dalam firman Allah ta'ala yang artinya “Dan 
setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab 
Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6874 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al 
Bagarah (2): 101-102 ) 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 
kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudi?” (HR. Muslim 5203) 


Raja Faisal Al Saud bin Abdul Aziz telah menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. 


King Faisal Al Saud bin Abdul Aziz at that time could not deny his family's kindred with the jews 
when he declared to the Washington Post on Sept. 17, 1969 stating: 


“We, the Saudi Familiy, are cousins of the Jews: we entirely disagree with any Arab or Muslem 
Authority which shows any antagonism to the Jews: but we must live together with them in peace. 
Our country (Arabia) is the fountain head from where the first Jew sprang, and his descendants 
spread out all over the world.”. 


Terjemahan: 


Raja Faisal Al Saud bin Abdul Aziz pada saat itu tidak menyangkal keluarganya adalah keluarga 
dengan Yahudi sebagaimana yang dia ungkapan pada Washington Post pada 17 September 1969 
yang menyatakan: 


“Kami, Keluarga Saudi, adalah saudara sepupu dari orang-orang Yahudi: kita sama sekali tidak 
setuju dengan penguasa Arab atau Muslim yang menunjukkan sikap permusuhan kepada orang 
Yahudi, tetapi kita harus hidup bersama dengan mereka dalam damai. Negara kami (arabia) 
adalah sumber awal Yahudi dan nenek moyangnya, lalu menyebar keseluruh dunia" 


Namun sepanjang riwayat penguasa dinasti Saudi, Raja Faisal bin Abdul Azis sajalah yang telah 
membuktikan syahadatnya dengan menjauhi laranganNya, dengan tidak menjadikan Amerika 
yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi sebagai teman kepercayaan, penasehat, 
ataupun sebagai pelindung. 


Setelah resolusi PBB mengenai pemecahan Palestina dan pendirian Israel, Pangeran Faisal 
(masih belum menjadi raja) mendesak ayahandanya supaya memutuskan hubungan dengan 
Amerika Serikat, tetapi desakannya itu ditolak. 


Selepas skandal keuangan Raja Saud, Pangeran Faisal dilantik menjadi pemerintah sementara. 
Pada tanggal 2 November 1964, ia dilantik menjadi raja setelah Raja Saud di usir keluar dari Arab 
Saudi ke Yunani. 


Raja Faisal melakukan banyak reformasi sewaktu menjadi raja, diantaranya adalah 
memperbolehkan anak-anak perempuan bersekolah, televisi, dan sebagainya. Usahanya ini 
mendapat tentangan dari berbagai pihak karena perkara-perkara ini dianggap bertentangan 
dengan Islam. Ia berasa amat kecewa saat Israel memenangkan Perang Enam Hari pada tahun 
1967. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6875 ) 


Pada tahun 1973, Raja Faisal memulai suatu program yang bertujuan untuk memajukan kekuatan 
tentara Arab Saudi. Pada tanggal 17 Oktober 1973, ia menghentikan ekspor minyak Arab Saudi ke 
Amerika Serikat yang menyebabkan harga minyak di Amerika Serikat melambung tinggi. Hal ini 
dilakukan untuk mendesak Amerika Serikat agar menekan Israel keluar dari wilayah Palestina. 


Namun kenyataan yang “tampak” kemudian adalah pada tanggal 25 Maret 1975, Raja Faisal 
ditembak mati oleh anak adiknya, yaitu Faisal bin Musad. Beberapa analisa mengatakan 
pembunuhan ini ada dalam pengaturan kaum Zionis Yahudi. 


Sedangkan para penguasa dinasti Saudi pada zaman sekarang tampak belum dapat 
membuktikan syahadat mereka karena mereka tidak mentaati larangan Allah Azza wa Jalla. 
Mereka telah menjadikan Amerika yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi sebagai 
teman kepercayaan, penasehat maupun pelindung. 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak 
henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan 
kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka 
adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya” , (AS Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


Sedangkan para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi sangat taat kepada para penguasa 
dinasti Saudi. Mereka membiarkan kezaliman penguasa dinasti Saudi yang telah melanggar 
laranganNya. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: “Barangsiapa di antara kamu melihat 
kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, 
hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan 
hatinya. Itulah selemah-lemah iman” (HR Muslim 70) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Akan datang para penguasa, kalian mengenal 
mereka namun kalian mengingkari (perbuatan mereka), siapa yang tahu (kemungkarannya) 
hendaklah berlepas diri, dan barangsiapa mengingkari maka ia telah selamat. Tetapi bagi yang 
ridla dan mengikuti (pent- mereka berdosa), para sahabat langsung menyela, Bagaimana jika kita 
perangi saja? beliau menjawab: Tidak! Selama mereka masih shalat. (HR Muslim 3445) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memilih 
seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih 
diridhai Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan 
orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim) 


Penguasa kerajaan dinasti Saudi memaksakan kehendak kepada para ulama di sana untuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6376 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan kurikulum pendidikan agama di 
susun bersama dengan Amerika yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi sebagaimana 
yang dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2010/02/03/2011/02/07/muslim-bukanlah-ekstrimis/ 

Ulama Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz yang mentashhihkan kitab biografi Ulama Muhammad 
ibnu Abdil Wahhab karya Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami yang menyampaikan bahwa 
Wahhabi adalah pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 


- Di halaman 59 disebutkan : “maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahhabi" 


- Di halaman 60 disebutkan : “ atas dasar dari dakwah agama wahhabi di Mekkah” ,“mereka 
beragama dengan Islam atas Mazhab Wahhabi" 


Kemudian pemahaman agama yang mengikuti pemahaman Muhammmad bin Abdul Wahhab 
diekspor ke negara-negara berpenduduk muslim dengan label “Salafy” 


Contoh produk atau hasil pengajaran para ulama dari wilayah kerajaan dinasti Saudi yang 
merupakan korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi adalah seperti 
http://www.youtube.com/watch?feature-player embedded&v-I7hDianAg7U 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan babak-babak perjalanan sejarah 
sampai akhir zaman. Sekarang kita memasuki babak Mulkan Jabbriyyan, babak para penguasa 
memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya. 


Tiga babak sebelumnya telah dilalui: (1) Babak An-Nubuwwah (Kenabian), lalu (2) Babak 
Khilafatun 'ala Minhaj An-Nubuwwah (Kekhalifahan yang mengikuti Sistem / Metode Kenabian), 
kemudian (3) Babak Mulkan 'Aadhdhon (Raja-raja yang menggigit). 


Babak ketiga yang ditandai dengan tigabelas abad masa kepemimpinan Kerajaan Daulat Bani 
Umayyah, kemudian Kerajaan Daulat Bani Abbasiyyah dan terakhir Kekhalifahan Turki Utsmani 


BOS CO KEA Fla Ie Bls DI Ah Lani Of AN ASI gadi ai OLS Ol AN AU UK Tydl O,SG 
Wa Sl OS A3 ada OT II Ugadi ad OLS Ol AU UD Cat Kao, Wah Old 3 Uas 
On LT AN ka lo Tila IE NA MA Gaga GA an 3 

"Kalian akan mengalami babak Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak 
kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak 
Raja-raja yang menggigit,selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak para penguasa 


yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki, kemudian kalian akan 
mengalami babak kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian, kemudian Nabi diam." (HR Ahmad) 


Dalam kitab hadits shohih Imam Muslim pada bab fitnah dan tanda kiamat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Kalian akan memerangi jazirah arab lalu Allah 
menaklukkannya, setelah itu Persia lalu Allah menaklukkannya, kemudian kalian memerangi 
Romawi lalu Allah menaklukkannya, selanjutnya kalian memerangi Dajjal lalu Allah 
menaklukkannya. Kemudian Nafi' berkata: Hai Jabir, kami tidak berpendapat Dajjal muncul hingga 
Romawi ditaklukkan. (HR Muslim 5161) 


Dari Hudzaifah bin Asid Al Ghifari berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menghampiri 
kami saat kami tengah membicarakan sesuatu, beliau bertanya: Apa yang kalian bicarakan? Kami 
menjawab: Kami membicarakan kiamat. Beliau bersabda: Kiamat tidaklah terjadi hingga kalian 
melihat sepuluh tanda-tanda sebelumnya. Beliau menyebut kabut, Dajjal, binatang, terbitnya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6877 ) 


matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam Shallallahu 'alaihi wa Salam, ya'juj dan ma'juj, tiga 
longsor, longsor di timur, longsor di barat dan longsor di jazirah arab dan yang terakhir adalah api 
muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka (HR Muslim 5162) 


Berkata Ibnu Al Musayyib: telah mengkhabarkan kepadaku Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: Tidak akan terjadi hari kiamat hingga keluar sebuah api 
dari bumi Hijaz yang dapat menerangi leher seekor onta yang berada di Bushro. (kota di Syam, 
pent.) (HR Muslim 5164) 


Dari Ibnu Umar ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda sementara beliau 
menghadap timur: "Ingat, sesungguhnya fitnah itu disini, sesungguhnya fitnah itu disini dari arah 
terbitnya tanduk setan." (HR Muslim 5167) 


Sedangkan pada kitab Hadits Shohih Imam Bukhari pada bab fitnah 


Dari Ibnu Umar mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memanjatkan doa: Ya Allah, 
berilah kami barakah dalam Syam kami, ya Allah, berilah kami barakah dalam Yaman kami. Para 
sahabat berkata: 'ya Rasulullah, dan juga dalam Nejed kami! ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam membaca doa: Ya Allah, berilah kami barakah dalam Syam kami, ya 
Allah, berilah kami barakah dalam Yaman kami. Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, juga dalam 
Najd kami! ' dan seingatku, pada kali ketiga, beliau bersabda: Disanalah muncul keguncangan dan 
fitnah, dan disanalah tanduk setan muncul (HR Bukhari 6565) 


Informasi tentang Najd dapat kita ketahui dari hadits 


Dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda ke negeri Najd, lantas mereka 
dapat menawan dan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin 
Utsal seorang tokoh penduduk Yamamah (HR Muslim 3310) 


Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirim suatu pasukan 
menuju daerah Najd, sedangkan Ibnu Umar termasuk dalam prajurit tersebut. Lalu pasukan 
tersebut mendapatkan ghanimah yang banyak sehingga masing-masing dari mereka 
mendapatkan dua belas unta dan masih ditambah dengan satu unta lagi untuk setiap prajurit, dan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak merubah ketetapan tersebut (HR Muslim 3291) 


Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Al Anshari bahwa Abdullah bin Abbas pernah mengabarkan 
kepadanya bahwa Khalid bin Walid yang di juluki dengan pedang Allah telah mengabarkan 
kepadanya: bahwa dia bersama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menemui 
Maimunah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -dia adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu 
Abbas- lantas dia mendapati daging biawak yang telah di bakar, kiriman dari saudara 
perempuanya yaitu Hufaidah binti Al Harits dari Najd, lantas daging Biawak tersebut disuguhkan 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sangat jarang beliau disuguhi makanan hingga 
beliau diberitahu nama makanan yang disuguhkan, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
hendak mengambil daging biawak tersebut, seorang wanita dari beberapa wanita yang ikut hadir 
berkata, Beritahukanlah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai daging yang 
kalian suguhkan! Kami lalu mengatakan, Itu adalah daging biawak, wahai Rasulullah! Seketika itu 
juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat tangannya, Khalid bin Walid pun berkata, 
Wahai Rasulullah, apakah daging biawak itu haram? Beliau menjawab: Tidak, namun di negeri 
kaumku tidak pernah aku jumpai daging tersebut, maka aku enggan (memakannya). Khalid 
berkata, Lantas aku mendekatkan daging tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah 
melihatku dan tidak melarangnya. (HR Muslim 3603) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6878 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hufaidah binti Al Harits dari Najd saudara perempuan dari Khalid bin Walid yang di juluki dengan 
pedang Allah yang ayahnya memiliki tanah kebun membentang dari Makkah hingga Taif. 


Kaum yang akan menimbulkan fitnah adalah dicirikan seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al 
Najdi. 

Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (Karena sangat cepatnya anak 
panah yang dilesakkan), maka ketika ditelitilah ujung panahnya maka tidak ditemukan suatu bekas 
apapun, lalu ditelitilah batang panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun lalu, ditelitilah bulu 
anak panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun, rupanya anak panah itu sedemikian dini 
menembus kotoran dan darah. Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit hitam yang salah satu dari 
dua lengan atasnya bagaikan payudara wanita atau bagaikan potongan daging yang bergerak- 
gerak. Mereka akan muncul pada zaman timbulnya firgah/golongan. Abu Sa'id berkata, Aku 
bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dan aku 
bersaksi bahwa “Ali bin Abu Thalib telah memerangi mereka dan aku bersamanya saat itu lalu dia 
memerintahkan untuk mencari seseorang yang bersembunyi lalu orang itu didapatkan dan 
dihadirkan hingga aku dapat melihatnya persis seperti yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam. (HR Bukhari 3341) 


Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash dari Sa'id bin Masrug dari Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, 
Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Yaman, dia pernah mengirimkan emas yang masih kotor 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Lalu emas itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kepada empat kelompok. Yaitu kepada Agra" bin Habis Al Hanzhali, 
Uyainah bin Badar Al Fazari, Alyamah bin Ulatsah Al Amiri, termasuk Bani Kilab dan Zaid Al Khair 
Ath Thay dan salah satu Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata: Orang-orang Guraisy marah dengan 
adanya pembagian itu. kata mereka, Kenapa pemimpin-pemimpin Najd yang diberi pembagian 
oleh Rasulullah, dan kita tidak dibaginya? maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun 
menjawab: Sesungguhnya aku lakukan yang demikian itu, untuk membujuk hati mereka. 
Sementara itu, datanglah laki-laki berjenggot tebal, pelipis menonjol, mata cekung, dahi menjorok 
dan kepalanya digundul. Ia berkata, Wahai Muhammad! Takutlah Anda kepada Allah! Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Siapa pulakah lagi yang akan mentaati Allah, jika aku 
sendiri telah mendurhakai-Nya? Allah memberikan ketenangan bagiku atas semua penduduk 
bumi, maka apakah kamu tidak mau memberikan ketenangan bagiku? Abu Sa'id berkata, Setelah 
orang itu berlaku, maka seorang sahabat (Khalid bin Al Walid) meminta izin kepada Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam untuk membunuh orang itu. Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti orang-orang yang pandai 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6879 


membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad. (HR Muslim 1762) 


Kesimpulannya ciri kaum yang menimbulkan fitnah adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang artinya, "akan muncul suatu kaum dari umatku yang pandai 
membaca Al Gur'an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan 
mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan 
dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Gur'an dan mereka menyangka bahwa Al Guran itu 
adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an itu adalah (bencana) atas mereka. Shalat 
mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak 
panah meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1773) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1455. Tampaknya mereka menyukai menjadi korban 
ghazwul fikri 


Mereka telah menjadi korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 
Zionis Yahudi. Tanpa disadari mereka dapat terjerumus ke dalam neraka. 


Mereka dapat terjerumus ke dalam neraka karena berkata atau berpendapat tanpa ilmu 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Dalam memahami Al @Guran dan Hadits atau berpendapat atau berfatwa harus berdasarkan ilmu. 
Ilmu untuk memahami Al @uran dan Hadits maupun sanad ilmu yang tersambung kepada 
lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentu tidak pernah mengatakan bahwa “seluruh bid'ah 
adalah sesat”. Beliau mengatakan “Kullu Bid'ah dlalalah” sedangkan berdasarkan ilmu atau secara 
tata bahasa sudah dapat dipahami dengan mudah seperti apa yang disampaikan oleh ulama yang 
sanad ilmunya tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti Al-Imam an- 
Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah dlalalah” ini 
adalah '“Amm Makhshush: artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada sebagian 
maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan mutlak 
semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154) 


Hadits “Kullu Bid'ah dlalalah” berdasarkan ilmu yakni menurut tata bahasanya ialah “Amm 
Makhshush, artinya “makna bid'ah lebih luas dari makna sesat” sehingga “setiap sesat adalah 
bid'ah akan tetapi tidak setiap bid'ah adalah sesat. 


Mereka dapat terjerumus ke dalam neraka karena tanpa disadari telah menjadi ahli bid'ah 
disebabkan kesalahpahaman mereka tentang bid'ah sehingga mereka melarang atau 
mengharamkan sesuatu yang Allah ta'ala tidak turunkan keterangan padanya. 


Dalam melarang, mengharamkan, mewajibkan sesuatu digunakanlah metodologi istinbat 
(menetapkan hukum perkara) namun dilakukan bagi mereka yang mempunyai kompetensi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6880 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebagai Imam Mujtahid dan sanad ilmu tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Definisi ahli bid'ah adalah mereka yang melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, 
mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak 
diwajibkanNya atau mereka yang mencontohkan sesuatu di luar perkara syariat atau di luar apa 
yang telah disyariatkanNya atau diwajibkanNya yang bertentangan dengan Al Guran dan Hadits. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaku ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” I@S. An-Nahl 
: 1161. 

Kaum Zionis Yahudi memperlakukan mereka seperti apa yang dilakukan terhadap kaum Nasrani 
sehingga mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Dalam sebuah hadit gudsi, Rasulullah bersabda “Allah berfirman, hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (perkara syariat), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amal kebaikan maka Aku mencintai dia” (HR Bukhari 6021) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ibadah ada dua macam yakni 
perkara syariat dan amal kebaikan. 


Perkara syariat adalah segala perkara yang telah disyariatkanNya atau diwajibkanNya yakni wajib 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6881 


dijalankan dan wajib dijauhi meliputi menjalankan kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, 
menjauhi apa yang telah dilarangNya dan diharamkanNya yang jika dilanggar/dikerjakan berdosa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Perkara syariat harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam 


Dalam perkara syariat berlaku kaidah “hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang 
mensyari'atkannya atau menetapkannya” 


Perkara di luar perkara syariat atau perkara di luar dari apa yang telah disyariatkanNya atau 
diwajibkanNya berlaku kaidah “hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang 
melarangnya” 
Amal kebaikan adalah perkara di luar perkara syariat. 
Amal kebaikan ada 2 macam 
Amal kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
Amal kebaikan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam namun tidak 
bertentangan dengan Al @ur'an dan Hadits seperti Sholawat nariyah, sholawat badar, ratib Al 
Haddad, Maulid Barzanji, peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan acara yang tidak 
bertentangan dengan Al Guran dan Hadits. 


Segala perkara yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan Hadits boleh untuk dilakukan 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 
Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 


3 Tag IN ad o- - - .9 2. Pad 3.09 13. Ego P - 9 0 sah 0 Pang 2... .9 - 20 Aa, - - Lan an 
Hy Sy yA ga Wat lag APA Read! yes LAN leo jaan jl Les Hlay oat ob a2 Ai 2 sll Ju 
3020 - A0 3. - 9 Pang 

(CG OJWIL 5 313 die) Anil) 2o yemali A01 yg US oya Las 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 
(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
313) 


Hal pokok yang menjadikan mereka korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi adalah mereka terhasut untuk menggali 
Al Guran dan Hadits berdasarkan makna dzahir atau yang kami katakan dengan metodologi 
“terjemahkan saja” dengan hanya memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologis) 


Padahal kompetensi yang dibutuhkan untuk boleh menggali sendiri dari Al Guran dan As Sunnah 
adalah : 

a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-guran dan as- 

sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6882 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan 
dalam, mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya 
bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu 
seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 

b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-@uran dan as-Sunnah padahal tidak 
menguasai sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam 
seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz 
muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada 
majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi 
hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 

Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah- 
masalah yaginiyah gath'iyah. 

d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 

e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum 
dari al-Guran dan as-Sunnah. 


Jika tidak mempunyai kompetensi tersebut di atas maka termasuk orang awam atau bukan ahli 
istidlal. 


Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin “Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al "Ash berkata: aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah 
mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara 
mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang awam, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka 
sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98). 


Bagi orang awam (yang bukan ahli istidlal) atau bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan 
sarana untuk menggali hukum-hukum dari al-Guran dan as-Sunnah dalam masalah-masalah 
ijtihadiyah tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada mujtahid yang dapat dipertanggungjawabkan 
kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, 
- Imam Malik bin Anas: 
- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 
- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Mengharamkan taglid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba' dalam arti mengikuti pendapat orang 
disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa 
sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. 


Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat 
Hasyiyah ad-Dimyathi “ala syarh al- Waragat hal 23 pada baris ke-12). 


Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja 
dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. Dalam 
artian mereka sama-sama mugallid, sama-sama taglid dan memerima pendapat orang tanpa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6883 


mengetahui dalilnya. 


pu 


Yang disebut muttabi' “bukan mugallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal 
(mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidial dengan segala 
kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. 


Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar atau 
membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk ahli 
istidlal maka dia tidak termasuk muttabi' yang telah terbebas dari ikatan taglid. Pendek kata arti 
ittiba' yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang mujtahid mengikuti ijtihad 
mujtahid yang lain 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1471. Penetapan perkara baik atau buruk 


Firman Allah ta'ala, wagaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu law kaana khairan maa 
sabaguunaa ilaihi wa-idz lam yahtaduu bihi fasayaguuluuna haadzaa ifkun gadiimun, 


“Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: “Kalau sekiranya di (Al-@ur'an) 
adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan 
karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: “Ini adalah dusta 
yang lama”. (AS al Ahgaaf (46:11 ). 


Telah jelas dalam ayat tersebut “law kaana khairan maa sabaguunaa ilaihi” adalah perkataan 
orang-orang kafir yang mengejek orang-orang Islam dengan mengatakan: Kalau sekiranya Al- 
Gur'an ini benar tentu kami lebih dahulu beriman kepadanya daripada mereka orang-orang miskin 
dan lemah itu seperti Bilal, “Ammar, Suhaib, Habbab radhiyallahu anhum dan sebagainya. 


Entah bagaimana kaum hasil pengajaran para ulama korban hasutan atau korban ghazwul fikri 
(perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi meniru perkataan orang-orang kafir tersebut 
menjadi “Lau Kaana Khairan Lasabaguuna ilaihi” yang diartikan sebagai “Seandainya hal itu baik, 
tentu mereka, para sahabat akan mendahului kita dalam melakukannya” 


Dari susunan kata “Lau Kaana Khairan Lasabaguuna ilaihi" tak ada satupun yang dapat diartikan 
sebagai “para Sahabat 


Entah bagaimana pula perkataan “Lau Kaana Khairan Lasabaguuna ilaihi” muncul dalam kitab 
tafsir Ibnu Katsir pada saat mentafsirkan (AS al Ahgaaf (46J:11 ) 


Berikut kutipan terjemahannya : 


Sedangkan Ahlusunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa setiap perbuatan dan ucapan yang tidak 
ada dasarnya dari Sahabat Rasulullah adalah bid'ah, karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan 
lebih dahulu melakukannya daripada kita, sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu 
kebaikanpun kecuali mereka telah lebih dahulu melaksanakannya 


Kalau kita kaji kutipan atau paragraf tersebut tidak ada kaitannya dengan (AS al Ahgaaf (46:11 ). 


Belum ada pihak yang mengkaji kenapa paragraf tersebut bisa ada pada penafsiran (AS al Ahgaaf 
(46J:11 ). Ditengarai (diduga) ini adalah salah satu contoh hasutan dari kaum Zionis Yahudi untuk 
menimbulkan perselisihan di antara kaum muslim. 


Perkataan “Lau Kaana Khairan Lasabaguuna ilaihi” ada pula dalam kitab tafsir Ibnu Katsir pada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6334 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


saat mentafsirkan firman Allah ta'ala 

allaa taziru waaziratun wizra ukhraa 

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain 

wa-an laysa lil-insaani illaa maa sa'aa 

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya 
(AS An-Najm (53| ayat 38 dan 39) 


Tampak Ibnu Katsir -rahimahullah dengan perkataan “Lau Kaana Khairan Lasabaguuna ilaihi" 
khusus pada pendapat beliau bahwa para Sahabat tidak pernah melakukan “pengiriman pahala 
bacaan al-Guran“. Beliau menuliskan yang artinya, “Dan perbuatan itu juga tidak pernah dinukil 
dari para Sahabat. Sekiranya hal itu merupakan suatu hal yang baik, niscaya mereka akan 
mendahuli kita semua dalam mengamalkannya”. 


Ibnu Katsir tampak tidak menyatakan pendapat bahwa seluruh hal yang baik hanyalah yang 
dilakukan oleh para Sahabat atau semua yang tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat pastilah 
perkara buruk. 


Sungguh, segala perkara di luar perkara syariat atau di luar apa yang telah disyariatkanNya 
(diwajibkanNya) selama tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits walaupun tidak pernah 
dilakukan / dicontohkan oleh Rasulullah maupun para Sahabat tetap suatu perkara yang boleh 
dilakukan oleh kaum muslim. Hukum perkaranya berkisar di antara mubah, makruh atau sunnah 
(mandub) dalam arti sesuatu perkara yang dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak apa 
apa. 


Contoh Sholawat nariyah, bid'ah yang hukumnya sunnah, berpahala karena bersholawat. 


Upacara adat pernikahan, umumnya hukumnya mubah (boleh) berisikan perlambang atau nasehat 
bagi kedua (calon) mempelai. Kecuali adat pernikahan seperti saweran uang logam dan beras 
yang dilakukan oleh orang tua mempelai. Uang logamnya kemungkinan diambil para undangan 
namun berasnya berserakkan sehingga hukumnya menjadi makruh. 


Namun andaikan ada adat pernikahan berupa pemberian sesaji maka hal ini bertentangan dengan 
Al Guran dan Hadits, hukumnya haram. 


Begitupula kegiatan yang mulai marak diikuti orang yakni “pre wedding”, sesi foto calon pengantin 
untuk berbagai keperluan, seperti untuk menghias undangan, untuk foto yang dipasang di ruang 
resepsi, wajib dihindari perilaku yang bertentangan dengan Al Guran dan Hadits karena mereka 
belum resmi menjadi pasangan suami istri. 


Jadi segala sikap, perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslim yang tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam , baik atau buruknya tidak boleh berdasarkan 
akal pikiran atau pendapat manusia namun harus berdasarkan Al Guran dan Hadits. 


Jika tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan Hadits maka boleh dilakukan, hukumnya berkisar 
mubah, makruh atau sunnah (mandub) dalam arti sesuatu perkara yang dikerjakan berpahala dan 
jika ditinggalkan tidak apa apa. 


Jika bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits maka tidak boleh dilakukan, hukumnya haram. 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 
Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6885 ) 


3 PI IN red o- - - 9 2. Pad 3-09 3. Ego P - 9 0 s9 0 Pang 2.9 - 20. Aa, - - Kai Pad 
Has Sy pb oa Wae Ly «Ala kal ya LA belah jaan jl US Sal Mani Um ta AI nh sela JG 
3020 - A0 3. - 0 Pan ud 

(CG JWIL 5 313 “ile| Anil) 2o ami A01 pd US oya Las 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
menyalahi pedoman Al-@ur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak menyelahi pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji 
(bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 
318) 


Mereka yang terhasut atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi 
menolak adanya pembagian bid'ah dholalah dan bid'ah hasanah. Tidak lama kemudian mereka 
terpaksa menciptakan jalan untuk memecahkan problem-problem yang mereka hadapi dan kondisi 
zaman yang mereka hadapi yang juga menekan mereka. Mereka terpaksa menciptakan perantara 
lain. Yang jika tanpa perantara ini mereka tidak dapat melakukan aktifitas yang tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Perantara ini ialah ungkapan yang dilontarkan dengan jelas : “Sesungguhnya bid'ah terbagi 
menjadi dua : 1) bid'ah diniyah ( keagamaan ) 2) bid'ah duniawiyyah ( keduniaan ).” 

Subhanallah, mereka yang suka bermain-main ini membolehkan menciptakan klasifikasi tersebut 
atau minimal telah membuat nama tersebut. Jika kita setuju bahwa pengertian ini telah ada sejak 
era kenabian namun pembagian ini, diniyyah dan duniawiyyah, sama sekali tidak ada dalam era 
pembuatan undang-undang kenabian. Lalu dari mana pembagian ini? dan dari mana nama-nama 
baru ini datang ? 


Orang yang berkata bahwa pembagian bid'ah ke yang baik dan buruk itu tidak bersumber dari 
Syari, maka pembagian bid'ah ke bid'ah diniyyah yang tidak bisa diterima dan ke duniawiyyah 
yang diterima, adalah tindakan bid'ah dan mengada-ada yang sebenarnya. 


Mereka yang berpendapat terbaginya bid'ah menjadi bid'ah diniyyah dan duniawiyyah tidak 
mampu menggunakan ekspresi bahasa dengan cermat. Hal ini disebabkan ketika mereka 
memvonis bahwa bid'ah diniyyah itu sesat, — ini adalah pendapat yang benar pada batasan yang 
dimaksud diniyyah- dan bid'ah duniawiyyah tidak ada konsekuensi apapun, mereka telah keliru 
dalam menetapkan hukum. Sebab dengan sikap ini mereka memvonis semua bid'ah duniawiyyah 
itu boleh. Sikap ini jelas sangat berbahaya dan bisa menimbulkan fitnah dan bencana. 


Akhirnya mereka berpendapat bid'ah duniawiyyah ada yang baik dan ada yang buruk 
sebagaimana fakta yang terjadi, yang tidak dapat diingkari. Penambahan kalimat ini harus 
dilakukan. Untuk mendapatkan pengertian yang tepat, cukuplah kita menggunakan pendapat 
ulama-ulama yang sholeh terdahulu bahwa bid'ah terbagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah 
sayyiah (bid'ah dholalah). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1473. Ringkasan tentang Ibadah dan ahli bid'ah 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku” (AS Adz Dzaariyaat 51 : 56) 


“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (@S al Hijr (151 : 99) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibadah berasal dari bahasa Arab abada, ya'budu artinya menyembah, menghamba, mengabdi, 
tunduk. 


Tauhid adalah kita ridho sebagai hamba Allah dan mengakui ke Maha Kuasa an Allah Azza wa 
Jalla dengan beribadah kepada Allah yakni menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. 


Perbuatan menyekutukan Allah adalah mereka yang tidak mengakui ke -Maha Kuasa - an Allah 
Azza wa Jalla sehingga tidak beribadah kepada Allah atau tidak menjalankan perintahNya dan 
tidak menjauhi laranganNya 


Ibadah terbagi dua macam yakni perkara syariat dan amal kebaikan 


Perkara syariat adalah segala perkara yang telah disyariatkanNya atau diwajibkanNya, wajib 
dijalankan dan wajib dijauhi meliputi menjalankan perkara kewajiban yang jika ditinggalkan 
berdosa, menjauhi apa yang telah dilarangNya dan diharamkanNya yang jika dilanggar atau 
dikerjakan berdosa. 


Perkara syariat adalah sarana pembuktian cinta kepada Allah dan RasulNya 


Amal kebaikan adalah segala amal kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam dan segala perkara di luar perkara syariat yang tidak bertentangan dengan Al 
@uran dan Hadits. 


Amal kebaikan adalah sarana untuk meraih cintaNya dan cinta RasulNya 


Dalam sebuah hadit gudsi, Rasulullah bersabda “Allah berfirman, hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (perkara syariat), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amal kebaikan maka Aku mencintai dia” (HR Bukhari 6021) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, mengharamkan 
sesuatu yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya atau mereka 
yang mencontohkan sesuatu di luar perkara syariat yang bertentangan dengan Al Guran dan 
Hadits. 


Dalam melarang, mengharamkan, mewajibkan sesuatu digunakanlah metodologi istinbat 
(menetapkan hukum perkara) namun dilakukan bagi mereka yang mempunyai kompetensi 
sebagai Imam Mujtahid. 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menganggap Allah Azza wa Jalla telah lupa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah sehingga Allah ta'ala menutup taubat mereka 
sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. 


Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda : “Sesungguhnya 
Allah menutup taubat dari tiap-tiap orang dari ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya.” (H. 
R. Thabrani) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah oleh karenanya mereka akan bertempat di 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6887 ) 


neraka 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaku ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-M3'idah (SJ: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” IAS. An-Nahl 
: 116) 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1487. Sesuaikah dengan pendapat ulama sebelum mereka 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


..Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi 
(termasuk Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang pada 
saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka 
berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan..... 


Istilah manhaj salaf atau mazhab salaf adalah bagian dari hasutan atau ghazwul fikri (perang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6888 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk membingungkan kaum muslim 
dalam bermazhab sekaligus upaya menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara kaum 
muslim karena perbedaan pemahaman. 


Salah satu ulama pelopor yang melabeli apa yang dipahami dan disampaikannya sebagai manhaj 
salaf atau mazhab salaf adalah ulama Ibnu Taimiyyah dan diikuti oleh ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) langsung dengan Salaf yang sholeh tidak 
pernah menyampaikan atau menjelaskan adanya manhaj salaf atau mazhab salaf dalam kitab- 
kitab mereka. Bahkan tidak satu bab pun. 


Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istiyomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 


Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Salah satu bentuk hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Zionis Yahudi dalan rangka “mengangkat' atau “mencitrakan” ulama Ibnu Taimiyyah atau ulama 
Muhammad bin Abdul Wahab untuk “menenggelamkan” pengaruh Imam Mazhab yang empat 
pada kaum muslim adalah, “Asal tahu saja tidaklah mereka yaitu ulama Ibnu Taimiyah atau ulama 
Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah kecuali telah didahului oleh para ulama sebelumnya”. 


Boleh jadi mereka berdakwah berdasarkan perkataan atau lafaz yang bersumber dari para ulama 
sebelumnya. 


Permasalahannya perkataan atau lafaz yang bersumber dari para ulama sebelumnya yang 
tertinggal sekarang adalah dalam bentuk tulisan atau kitab yang perlu dipahami dan membutuhkan 
kompetensi untuk dapat memahaminya. Tidak cukup memahaminya dengan makna dzahir atau 
dengan metodologi "terjemahkan saja" berdasarkan sudut bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) 


Untuk dapat menggali sendiri dari Al Gur'an dan Hadits maupun memahami perkatan ulama Salaf 
yang Sholeh dibutuhkan kompetensi, 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-guran dan as- 
sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam 
bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan 
dalam, mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya 
bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu 
seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi”). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-@uran dan as-Sunnah padahal tidak 
menguasai sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam 
seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz 
muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada 
majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi 
hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6889 


Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah- 
masalah yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@uran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum 
dari al-Guran dan as-Sunnah. 


Baik ulama Ibnu Taimiyyah maupun ulama Muhammad bin Abdul Wahhab memahami Al Guran, 
Hadits dan perkataan ulama-ulama sebelum mereka dengan makna dzahir atau dengan 
metodologi "terjemahkan saja" berdasarkan sudut bahasa (lughot) dan istilah (terminologi). Hal ini 
umum terjadi pada ulama yang memahami agama berlandaskan muthola'ah , menelaah kitab 
dengan akal pikirannya sendiri 


Perhatikan bagaimana ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti pemahaman ulama Ibnu 
Taimiyyah. Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab tentu tidak bertemu dengan ulama Ibnu 
Taimiyyah karena masa kehidupannya terpaut lebih dari 350 tahun. Artinya ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab memahami agama berdasarkan muthola'ah , menelaah kitab ulama Ibnu 
Taimiyyah dengan akal pikirannya sendiri. 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ibnul Mubarak berkata :Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6390 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dari ulama yang disampaikan secara turun temurun yang bersumber dari lisannya Sayyidina 
Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai 
pewaris Nabi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi” (HR At- 
Tirmidzi). 

Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama sebelumnya yang tersambung kepada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Pewaris Nabi artinya menerima dan mengikuti risalah Rasulullah Muhammad Shallallahu “Alaihi 
Wasallam dengan baik dan benar secara kaaffah meliputi agidah (Iman) , ibadah (Islam/syariat) 
dan akhlag (Ihsan/tasawuf) 


Laki-laki itu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? " Beliau menjawab, “Islam adalah kamu 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan 
berpuasa Ramadlan.' Dia berkata, “Kamu benar." Lalu dia bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, 
apakah iman itu? " Beliau menjawab, “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, 
beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu 
beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya'. Dia berkata, "Kamu 
benar. Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, Kamu 
takut (khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,"Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya 
mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat 
padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih tapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya 
tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi 
tidak mau mempelajari ilmu figih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” (Diwan Al-Imam 
Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Begitupula dengan nasehat Imam Malik -rahimahullah bahwa menjalankan tasawuf agar manusia 
tidak rusak dan menjadi manusia berakhlak baik 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6891 ) 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (perkara syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar fikih tanpa 
mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan keduanya terjamin benar” . 


Sebelum belajar Tasawuf, Imam Ahmad bin Hambal menegaskan kepada putranya, Abdullah ra. 
“Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadits. Anda harus hati-hati bersama orang-orang 
yang menamakan dirinya kaum Sufi. Karena kadang diantara mereka sangat bodoh dengan 
agama.” Namun ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdady as-Shufy, dan mengenal 
perilaku kaum Sufi, tiba-tiba dia berkata pada putranya “Hai anakku hendaknya engkau bermajlis 
dengan para Sufi, karena mereka bisa memberikan tambahan bekal pada kita, melalui ilmu yang 
banyak, murogobah, rasa takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang luhur (Allah) Beliau 
mengatakan, “Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum Sufi.” Lalu 
Imam Ahmad ditanya, “Bukanlah mereka sering menikmati sama' dan ekstase ?” Imam Ahmad 
menjawab, “Dakwah mereka adalah bergembira bersama Allah dalam setiap saat...” 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “Pokok-pokok metode ajaran tasawwuf ada lima : Tagwa 
kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, 
berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari 
pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun 
duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawwuf halaman : 20, Imam 
Nawawi) 


Mereka serupa dengan kaum Nasrani yang telah menjadi korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Mereka merasa telah mengikuti Salafush Sholeh namun kenyataannya mereka tidak lebih dari 
mengikuti para ulama yang mengaku aku mengikuti Salafush Sholeh namun tidak bertemu atau 
bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 


Kaum Nasrani merasa telah mengikuti pengikut Rasul (pengikut Nabi Isa a.s) namun 
kenyataannya mereka tidak lebih dari mengikuti prasangka atau akal pikiran manusia seperti 
Paulus (Yahudi dari Tarsus). Surat-suratnya menjadi bagian penting Perjanjian Baru. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, 
agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka 
(pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa 
pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing- 
masing).” (AS Al Mu'minun (23) : 52-53) 

Merekapun adalah korban pemaksaan kehendak penguasa kerajaan dinasti Saudi bahwa dalam 
beragama untuk mengikuti prasangka atau akal pikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dan 
menginggalkan apa yang telah disampaikan oleh Imam Mazhab yang empat yang bertemu dan 
bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan keadaan masa kini , masa di mana 
penguasa yang memaksakan kehendak (Mulkan Jabbriyyan) dalam hadits berikut 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 


(3 Tg Tag) 


#3. 3 9 3m... Lo 3 ee “3 -0 Le Ac Bo ee WI 90.0 La. - “300 WR 3-0 3m... 0 3 - 
SO Ol AI ob La OKE Bye plis de Hills DG pi Laba Ol ola ISI Upah ed OLI Of al alas La 3 ayal OS 
wo. #92 A PIN DI Saus 2. Ba Lae Pa 8-9 2 w 2. Pa A2“ - #02 A Be WR 90.0 3w Ea - 2 Io 
ber IX OLS pi Lead 3 Of el ISI Lady ai Dj Of All lb La OK Late WA OI Ai Lead 3 Of Al ola 15) end 3 

7 2 0. v3 -09 ee #0 Bo ee W3 ...90.0 2. - “30 Ww RA 3 0 3m... La Pad 
Ay Xp Baal plea Cleo Hill DG G3 Laka Ol ola ISI Upah pd OLS Ol Al sa La O,Ku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6392 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“kalian akan mengalami babak Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak 
kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak 
Raja-raja yang menggigit,selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak para penguasa 
yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki, kemudian kalian akan 
mengalami babak kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian, kemudian Nabi diam.” (HR Ahmad) 


Telah berlalunya babak ketiga, babak Mulkan 'Aadhdhon (Raja-raja yang menggigit), masa ketika 
raja-raja masih “mengigit” / berpegangan pada Al-Guran dan Hadits yakni ditandai dengan 
tigabelas abad masa kepemimpinan Kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian Kerajaan Daulat 
Bani Abbasiyyah dan terakhir Kesultanan Utsmani Turki. 


Sebaiknya janganlah berpuas diri dengan apa yang dipahami dan disampaikan oleh ulama Ibnu 
Taimiyyah ataupun ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Apalagi apa yang dipahami oleh ulama Ibnu Taimiyyah yang merupakan panutan dari ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab telah dibantah oleh para ulama yang sholeh antara lain dapat 
diketahui dari http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 
atau pada — http:/lmutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/23/2011/07/28/semula-bermazhab- 
hambali/ 

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Begitupula Hadratusy Syeikh Hasyim Asy'ari (pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang Jawa 
Timur dan pendiri organisasi Nahdhatul Ulama) dalam kitab “Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah” 
telah membantah apa yang dipahamai oleh Ibnu Taimiyyah maupun apa yang dipahami oleh 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. Kutipannya dapat di baca pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/22/kabar-waktu-lampau/ 

Bahkan karena kesalahpahaman Ibnu Taimiyyah berakibat beliau wafat di penjara sebagaimana 
dapat diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit- 
dunia/ 

Oleh karenanya kita harus kembali kepada pemahaman dan pengamalan agama yang hag yang 
diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan menelusuri kembali melalui dua jalur 
utama yakni 


1. Melalui sanad guru, melalui jalur ulama yang sholeh, bersanad ilmu atau bersanad guru 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ulama yang 
bermazhab yang tersambung kepada Imam Mazhab yang empat. 


Contohnya tersambung kepada sanad gurunya Imam Syafi'i ra. Sanad guru Imam Syafi'i ra 
a. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
b. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
Cc. Al-iImam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
d. Al-Imam Malik bin Anas ra 
e. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ra 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6893 ) 


2. Melalui ahlul bait, melalui jalur ulama yang sholeh, bernasab atau bersilsilah keturunan 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pengajaran agama dari orang tua-orang 
tua mereka terdahulu tersambung kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran 
agama langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Ikuti apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al 
Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh 
Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali 
bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan yang 
diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilalloh 
Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Berhati-hatilah dengan mereka yang mengaku-aku mencintai dan mengikuti Imam Ahlul Bait dan 
menamakan diri mereka kaum Syiah karena kenyataannya mereka hanya mengikuti pemahaman 
imam-imam kaum mereka semata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Mujtahid 
dari kalangan Ahlul Bait. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian Imam Mujtahid dari kalangan Ahlul Bait, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin 
Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin 
bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut 
madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal jama'ah dalam akidah (I'tigod) mengikuti Imam 
Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang 
akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama-ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab 
dengan Imam Mazhab yang empat. 


Tidak sedikit dari kaum Khawarij yang dulunya bersifat brutal, akhirnya menyatakan taubat di 
hadapan beliau. Dan sebelum abad 7 H berakhir, madzhab Khawarij telah terhapus secara 
menyeluruh dari Hadramaut, dan Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah diterima oleh seluruh 
penduduknya. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” terutama 
bagi kaum Alawiyin, karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Aur'an, As Sunnah, Ijma dan Aiyas. 


Berhati-hatilah dalam memilih dan mengikuti hasil pemahaman (ijtihad) seorang ulama. Apalagi 
jika hasil pemahaman (ijtihad) ulama tersebut sering dikritik atau dibantah oleh banyak ulama 
lainnya. 


Apalagi mengikuti pendapat seorang ulama yang sudah dinyatakan oleh ulama yang sholeh 
keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai ulama yang dapat menyesatkan 
kaum muslim sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 
option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jangan menimbulkan penyesalan di akhirat kelak karena salah mengikuti ulama. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1488. Ada apa dibalik beredarnya dongeng Rustumiyyah 


Dongeng Wahhabiyyah Rustumiyyah menceritakan tentang ajaran seorang yang bernama Abdul 
Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum (208 H/823 MJ sangat populer dikalangan mereka dengan 
judul “Siapakah Wahabi sesungguhnya" atau “Inilah Wahhabi sesungguhnya” contohnya pada link- 
link berikut 
http://fakta-faktual.blogspot.com/2011/08/wahhabi-yang-asli-tulen-sesat.html 
http://kampungsalaf.wordpress.com/2011/09/14/inilah-wahhabi-sesungguhnya/ 
http://pecintamanhajsalaf.wordpress.com/2011/09/28/inilah-wahabi-sesungguhnya/ 


http://abangdani.wordpress.com/2011/08/04/inilah-wahhabi-yang-dianggap-sesat-oleh-ulama- 
ulama-maroko/ 


www.fb.com/notes/228466557198476 


Berikut kajian dongeng tersebut dari http://warkopmbahlalar.com/dongeng-populer-wahhabiyyah- 
rustumiyyah/ 


"“"## awal kutipan 


keke 


Dalam dongeng populer itu menceritakan bahwa ajaran Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin 
Rustum bernama Wahhabiyah nisbah kepada nama Abdul Wahhab, ternyata ajaran yang 
disebarkan oleh Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum itu bukan Wahhabiyyah ( “ulagll ) 
tapi Wahbiyyah (dudgJl), lalu kenapa juga ajaran nya disebut Wahbiyyah ? Apakah Wahbiyyah 
itu nisbah kepada Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum ? nah tentu saja bukan, karena 
ajaran Wahbiyyah tersebut adalah nisbah kepada Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi (38 H) 


Ke Ag 2S xl 


(Lihat Al-Firag Fii Syimal Afrigiya- halaman 145J, lalu pecah kepada beberapa firgah, nah firgah 
nya Abdul wahhab bin Abdirrahman bin Rustum di sebut Wahbiyyah Rustumiyyah (bukan 
Wahhabiyyah Rustumiyyah), bahkan dalam kitab yang tersebut di atas (rujukan dalam 
dongeng) sangat jelas bahwa Al-Lakhmi ditanyakan tentang kaum Wahbiyyah, bukan tentang 
Wahhabiyyah, tetapi dalam dongeng disebutkan bahwa Al-Lakhmi ditanyakan tentang 
Wahhabiyyah, ini jelas-jelas tipuan dan pembodohan, simak penjelasan berikut ini : 


Dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun juzuk II halaman 98, beliau berkata : 
Red ya OS pen og Hlm Aka Real ya 3 bg gn Gel AS LSI SNI Agag CN Jala ana OS 


asal » 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6895 ) 


Perhatikan dari teks di atas : (Stw 0 Ws). dan adalah Abdul Wahhab bin Rustum sebagian 
dari “Wahbiyyah” 


Maksudnya, Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum adalah pengikut Wahbiyyah bukan 
Wahhabiyyah, dan juga bukan pendiri Wahbiyyah sehingga ada anggapan bahwa ajaran nya 
bernama Wahhabiyyah nisbah kepada nama nya Abdul Wahhab, sunnguh anggapan yang 
sangat keliru, perbedaan antara Wahbiyyah dan Wahhabiyyah bagaikan langit dan bumi, baik 
dari penulisan atau bacaan nya, atau pun pada nisbah dan ajaran nya, tapi kemiripan 
penulisan tulisan dan bacaan nya membantu para Syekh Salafi-Wahabi untuk menipu para 
simpatisan mereka, maka tertipulah orang-orang yang hanya bisa melihat tapi tak mau berpikir. 


Bahkan dalam Al-Mi'yaar al-Mu'rib wa al-Jaami' al-Mughrib “an Fataawaa Ifriigiyyah wa al- 
Andalus wa al-Maghrib juzuk 11 halaman 168 di tulis oleh Ahmad bin Yahya Al-Wansyarisi 
(sebagaimana rujukan dalam dongeng mereka) 


Ug bas dah O yna) baomana Lg513 peadaka OYI Ig yelely Lila Ainadl Jaad pelet Un Nian Tampil Uya PI YP AI Jiang 
Age JS uya el Ily AO yani laman Tia eadaka Ai Ig yebolg 6 Ula Atu JAY (got Jemuumt Ah Al 3 pena 
Ob db At Ja oya Ha mena SL Ogping 6 Oliladh Ab Oglanny 6 A2 O yank 4 Cal Crane 
KAM aya Lg GP eng Ary 4 etala JSUYI AI Gone Al Jana 
Perhatikan dari teks di atas : (s4 Wax. cod 0 Ui) 
“Dan Al-Lakhmi ditanyakan tentang satu kaum dari Wahbiyyah" 


Maksudnya, Imam Al-Lakhmi ditanyakan tentang satu firgah dari Wahbiyyah, sementara dalam 
dongeng mereka disebutkan Al-Lakhmi ditanyakan tentang firgah Wahhabiyyah, sangat jelas 
ini tipuan belaka, Wahhabiyyah dalam penulisan bahasa Arab ber-tasydid pada (Ha) dan ada 
(Alif) di depan (Ha), sementara Wahbiyyah tulisan nya tidak ber-tasydid pada (Ha) dan tidak 
ada (Alif) di depan (Ha), maka fatwa Al-Lakhmi bukan tentang faham Wahhabiyyah, tapi 
tentang firgah Wahbiyyah, dan tidak ada hubungan antara Wahhabiyyah dan Wahbiyyah 
Rustumiyyah ibadhiyyah. 


Dan dalam buku seorang sejarawan asal Prancis, sebagaimana rujukan dalam dongeng itu 
pula, yaitu Al-Firag Fii Syimal Afrigiya, yang ditulis oleh Al-Faradbil (1364 H/1945 MJ, lihatlah 
penyimpangan cerita itu dengan apa yang tersebut dalam buku rujukan nya, ini tulisan Al- 
Faradbil dalam buku nya : 


IA aj 4 aa ay or AL at Il Red Urang Lal Iya” A8) 
“Dan sungguh mereka dinamakan Wahbiyyin (cs 5!) karena dinisbahkan kepada Abdullah bin 
Wahbi Ar-Rasibi, yang di tuduh sebagai Khawarij” (Al-Firag Fii Syimal Afrigiya- halaman 1451|. 
Ternyata dalam buku Al-Faradbil juga tertulis Wahbiyyin, bukan Wahhabiyyin, dan dengan 
sharih disebutkan nisbah nya, Wahbiyyah atau Wahbiyyin bukan nisbah kepada Abdul 
Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum sebagaimana dalam dongeng mereka, akan tetapi 
Wahbiyyah itu nisbah kepada Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi. 
Semakin terang benderang upaya makar para syekh Salafi-Wahabi hendak memutar balikkan 
fakta, sungguh tipuan yang hampir sempurna, banyak trik yang telah mereka susupi dalam 
kitab, buku, situs dan blog mereka, dan para pengikut mereka tidak pernah mempertanyakan 


atau membuktikan kebenaran nya, sikap para pengikut mereka yang hanya bisa taglid buta, 
semakin mendukung para syekh akan terus mempertahankan taktik ini, (semoga membuka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


( 6396 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mata para pecinta dongeng itu). 
Dan perhatikan nama-nama kitab Wahbiyyah berikut ini : Mm 
Aja Soly elus oya (semu! Ulapug? Upi meAL ah Gea "(Tap Glee den TSI 3 Tn Milis yapuli ) LS 
| (1817 / 1232: 5) Aku 
(11920 / 51339 5 0) Ola plale ya Akpol fla got ob pelan yul Gaet "(ARI Bakal ) SLS 
SD) AE Oljan Galy slals Uya mela) Ola Aan "Gadai AI Leni 22 JPN Ab ad) PUS: 
| | 1973 1 1393) 


Perhatikan, ini pengakuan dan pernyataan dari mereka sendiri bahwa faham mereka bernama 
“Wahbiyyah- Lag!" bukan Wahhabiyyah, semua mata pun bisa melihat dengan sangat jelas, 


hanya hati yang ingkar yang masih mempertahankan cerita yang tidak bisa dibuktikan 
kebenaran nya, ketika cerita atau sejarah sudah tidak lagi sesuai dengan fakta, maka 
pantaslah cerita itu masuk dalam kategori dongeng, silahkan saja bercerita, tapi bukan untuk di 
percaya, tapi seharusnya seorang Ustadz tidak mengelabui murid-murid nya dengan cerita 
dusta, apalagi setingkat Ustadz lulusan luar negeri, sungguh sangat disayangkan. 

“““## akhir kutipan 


kekkk 


Semakin jelaslah upaya mereka untuk menutupi sosok dan perilaku sebenarnya dari ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri sekte Wahhabi 


Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Amin bin Ahmad Asy-Syingithi dalam bukunya Majalis Ma'a 
Fadhilah asy-Syaikh Muhammad al-Amin al-Jakna Asy-Syingithi' menuliskan bahwa Syaikh 
Muhammad al-Amin al-Jakna asy-Syingithi pernah mengatakan dihadapan mufti kerajaan dinasti 
Saudi, “Siapa yang mengabarkanmu bahwa Nabi yang diutus kepadaku dan yang wajib aku imani 
bernama Muhammad bin Abdul Wahhab?!! Sesungguhnya Nabi yang diutus kepadaku dan yang 
wajib aku imani namanya Muhammad bin Abdullah, yang dilahirkan di Makkah bukan dilahirkan di 
Huraimla, dikubur di Madinah bukan dikubur di Diriyyah, dia datang dengan membawa kitab 
namanya al-Guran, dan al-Guran itu aku bawa diantara dua lempengku. Dialah yang wajib 
diimani". 

Firgah atau sekte adalah kaum yang mengikuti pemahaman seorang ulama yang pemahamannya 
telah keluar (kharaja) dari pemahaman dari apa yang dipahami oleh kaum muslim pada umumnya 
sehingga dikatakan pemahamannya termasuk pemahaman kaum khawarij. Khawarij adalah 
bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: “Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 
dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6897 ) 


Jalalain sebagai berikut: “Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi “ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi dalam kitabnya 
al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah 
pendiri Wahhabi, menuliskan sebagai berikut: Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman (kakak 
Muhammad bin Abdul Wahhab), juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya 
dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat al-@uran dan hadits-hadits Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al- 
Radd 'ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari 
keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan 
terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan 
membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan 
mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena 
pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn 
Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). “ 


Begitu pula dapat kita ketahui dari informasi yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
www.aswaja-nu.com/2010/01/dialog-syaikh-al-syangithi-vs-wahhabi 20.html atau pada 
www.fb.com/photo.php?fbid-220630637981571 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, 
seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. 
Maka beliau berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat 
adil. Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. 
Kemudian “Umar berkata: Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. 
Beliau berkata: Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang 
dari kalian memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa 
mereka. Mereka membaca Al Gur'an namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar 
dari agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Dari kelompok orang ini (Dzul Khuwaishirah at 
Tamimi al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak 
sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan 
membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari 
busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti 
musnahnya kaum 'Ad”. (HR Muslim 1762) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “akan muncul suatu firgah/sekte/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al @uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an itu adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6398 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya” (HR Muslim 1773) 


Dari Asma' binti Abu bakar radliallahu “anhuma, menuturkan: Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda: Saya adalah manusia yang lebih dahulu menuju telaga hingga aku bisa melihat siapa 
saja diantara kalian yang menuju telagaku, dan ada beberapa orang selainku ditahan sehingga 
aku mengatakan: Wahai Rabbi, ia adalah bagian dari diriku dan diantara umatku! " maka di jawab: 
'Apakah kamu sadar apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, demi Allah, mereka tak henti- 
hentinya berbalik ke belakang (murtad) (HR Bukhari 6104) 


Kaum khawarij dikenal pula sebagai kaum yang rajin melakukan ibadah namun mereka melakukan 
secara dzahir semata. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa 
kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


Dalami tulisan sebelumnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/12/18Iciri-ulama- 
berselisih/ dapat kita simpulkan dari sabda-sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa 


sesungguhnya di masa kemudian akan ada ulama-ulama yang menyebabkan perselisihan 
diantara kaum muslim dikarenakan perbedaan pemahaman dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Berbahasa ibu yakni bahasa Arab. 

2. Kaum yang menanamkan pedoman bukan dengan pedoman Rasulullah yakni mereka 
mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak Allah 
ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di 
dalam agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu 
dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” 

3. Mereka berfatwa tidak mengindahkan kesepakatan as-sawad al a'zham (jumhur ulama) 
atau tidak mengindahkan pemahaman imam/pemimpin ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid 
Mutlak) alias Imam Mazhab yang empat 

4. Pemahaman mereka menyempal (keluar) dari pemahaman jama'ah atau keluar dari 
pemahaman jumhur ulama atau keluar dari kesepakatan as-sawad al a'zham 

5. Seharusnya bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min, bersikap keras terhadap orang- 
orang kafir namun mereka sebaliknya, keras terhadap orang mu'min dan bersikap lemah 
lembut terhadap orang kafir 

6. Mereka memerangi orang-orang beriman yang berbeda pemahaman dengan mereka. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah! Ada golongan lelaki yang dihalangi dari 
datang ke telagaku sebagaimana dihalaunya unta-unta sesat". Aku memanggil mereka, 'Kemarilah 
kamu semua'. Maka dikatakan, “Sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu selepas kamu 
wafat. Maka aku bersabda: Pergilah jauh-jauh dari sini. (HR Muslim 367) 


Oleh karenanya hindarilah sekte-sekte atau firgoh yang telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) 

Khudzaifah Ibnul Yaman berkata, “Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri 
mereka!" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab “Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga 
berbicara dengan bahasa kita (bahasa Arab). Saya bertanya “Lantas apa yang anda perintahkan 
kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti itu? Nabi menjawab: Hendaklah kamu selalu 
bersama jamaah muslimin dan imam mereka! Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6899 | 


imam bagaimana? Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok) itu, 
sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti 
itu” (HR Bukhari 6557, HR Muslim 3434) 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan”. 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena 
itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-sawad al a'zham (pemahaman 
jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut 
Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham". 


Oleh karenanya kita harus kembali kepada pemahaman dan pengamalan agama yang hag yang 
diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan menelusuri kembali melalui dua jalur 
utama yakni 


1. Melalui sanad guru, melalui jalur ulama yang sholeh, bersanad ilmu atau bersanad guru 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ulama yang 
bermazhab yang tersambung kepada Imam Mazhab yang empat. 


Contohnya tersambung kepada sanad gurunya Imam Syafi'i ra. Sanad guru Imam Syafi'i ra : 
a. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
b. Baginda Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra 
C. Al-Imam Nafi', Tabi' Abdullah bin Umar ra 
d. Al-Imam Malik bin Anas ra 
e. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ra 


2. Melalui ahlul bait, melalui jalur ulama yang sholeh, bernasab atau bersilsilah keturunan 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pengajaran agama dari orang tua-orang 
tua mereka terdahulu tersambung kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran 
agama langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Ikuti apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al 
Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh 
Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali 
bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan yang 
diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilalloh 
Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Berhati-hatilah dengan mereka yang mengaku-aku mencintai dan mengikuti Imam Ahlul Bait dan 
menamakan diri mereka kaum Syiah karena kenyataannya mereka hanya mengikuti pemahaman 
imam-imam kaum mereka semata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Mujtahid 
dari kalangan Ahlul Bait. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6900 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian Imam Mujtahid dari kalangan Ahlul Bait, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin 
Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin 
bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut 
madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal jama'ah dalam akidah (I'tigod) mengikuti Imam 
Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang 
akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama-ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab 
dengan Imam Mazhab yang empat. 


Tidak sedikit dari kaum Khawarij yang dulunya bersifat brutal, akhirnya menyatakan taubat di 
hadapan beliau. Dan sebelum abad 7 H berakhir, madzhab Khawarij telah terhapus secara 
menyeluruh dari Hadramaut, dan Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah diterima oleh seluruh 
penduduknya. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” terutama 
bagi kaum Alawiyin, karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Aur'an, As Sunnah, Ijma dan Aiyas. 


Berhati-hatilah dalam memilih dan mengikuti hasil pemahaman (ijtihad) seorang ulama. Apalagi 
jika hasil pemahaman (ijtihad) ulama tersebut sering dikritik atau dibantah oleh banyak ulama 
lainnya. 


Apalagi mengikuti pendapat seorang ulama yang sudah dinyatakan oleh ulama yang sholeh 
keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai ulama yang dapat menyesatkan 
kaum muslim sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 
option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 


Jangan menimbulkan penyesalan di akhirat kelak karena salah mengikuti ulama. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 

“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6901 | 


1489. Apakah menggali sumur termasuk perbuatan yang 
menjauhkan dariNya 


Berikut sebuah dialog dari status www.fb.com/el.wafi3 dengan sedikit perubahan. 
“Mau kemana kang Bangkak pagi pagi sudah membawa cangkul “ sapa mbah Lalar yang bikin 
kaget kang Bangkak 
"Mau menggali sumur mbah" 
"Kenapa engkau melakukan hal hal yang dapat menjauhkan mu dari Tuhan?" ucap mbah Lalar 
sambil tersenyum. 
"Maksudnya bagaimana mbah?" Kang Bangkak mulai bingung 
"Bukankah Tuhan mu ada di langit? " 
"Iya, lantas?" 
"Kenapa engkau menggali sumur ? Bukankah itu bisa menjauhkan mu dari langit? 
“Haaaa ?!?” Kang Bangkak pun langsung pergi dengan wajah sewot. 


Kita dapat temukan segelintir kaum muslim yang mengi'tigodkan bahwa Allah ta'ala berada atau 
bertempat di langit atau di atas langit atau di atas “Arsy. Artinya mereka mengi'tigodkan bahwa 
langit atau "Arsy berada di bawah Allah ta'ala. Artinya mereka mengi'tigodkan bahwa Allah ta'ala 
berbatas atau dibatasi oleh langit atau 'Arsy. Artinya mereka mengi'tigodkan bahwa manusia yang 
berada di pesawat luar angkasa lebih dekat kepada Allah ta'ala dibandingkan manusia yang 
berada di lorong bawah tanah di sebuah pertambangan sekalipun manusia yang berada di 
pesawat luar angkasa adalah orang kafir. 


Bahkan mereka mengi'tigodkan Allah ta'ala turun ke langit dunia dalam makna dzahir pada setiap 
malam, yakni saat sepertiga malam terakhir, sebagaimana itigod dari ulama Ibnu Taimiyyah. 
Bahkan ulama Ibnu Taimiyah dipenjara dikarenakan kesalahpahamannya dalam i'tigod sampai 
beliau wafat di penjara, sebagaimana diketahui dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia/ 

Mereka yang beri'tigod bahwa Allah Azza wa Jalla bertempat atau berada di langit atau di atas 
langit atau di atas “Arsy adalah mereka yang memahami Al @ur'an dan Hadits berdasarkan makna 
dzahir atau yang kami namakan pemahaman dengan metodologi “terjemahkan saja” berdasarkan 
sudut bahasa (lughot) dan istilah (terminologi). Hal ini umum terjadi pada ulama yang memahami 
agama berlandaskan muthola'ah , menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri 


Mereka hanya memahami dari arti bahasa tidak memahami dengan ilmu-ilmu yang bersangkutan 
dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi”). Maereka 
tidak juga memperhatikan sifat lafadz-lafadz dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka 
ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz 
muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, 
ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat dan lain lainnya. 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi sehingga mereka beritigod berdasarkan makna dzahir dan 
menjerumuskan kedalam kekufuran dalam i'tigod. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6902 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Firman Allah ta'ala, 
Gt oa 


"maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). 
(AS An Najm (531:9) 


Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Abu Usamah 
telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari Ibnu Asywa' dari Amir dari Masrug dia berkata, 
“Aku berkata kepada Aisyah, 'Lalu kita apakah firman Allah: (Kemudian dia mendekat, lalu 
bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah 
atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan) ' (As. An-Najm: 8-10). Aisyah menjawab, (Yang dimaksud ayat tersebut) adalah 
Jibril. Dia mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki, dan pada kesempatan ini, dia 
mendatangi beliau dalam bentuknya yang sesungguhnya, sehingga dia menutupi ufuk langit.” (HR 
Muslim 260). 


Dari Masrug dia berkata, “Aku yang duduk bersandar dari tadi, maka aku mulai duduk dengan 
baik, lalu aku berkata, Wahai Ummul Mukminin! Berilah aku tempo, dan janganlah kamu 
membuatku terburu-buru, (dengarlah kata-kataku ini terlebih dahulu), bukankah Allah telah 
berfirman: walagad raaahu bialufugi almubiini (AS at Takwir (81:23) dan Firman Allah lagi: 
walagad raaahu nazlatan ukhraa (AS An Najm 531:13) Maka Aisyah menjawab, “Aku adalah orang 
yang pertama bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. mengenai perkara ini dari 
kalangan umat ini. Beliau telah menjawab dengan bersabda: Yang dimaksud 'dia' dalam ayat itu 
adalah Jibril (bukan Allah), “aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk asalnya kecuali dua kali 
saja, yaitu semasa dia turun dari langit dalam keadaan yang terlalu besar sehingga memenuhi di 
antara lagit dan bumi.” (HR Muslim 259) 


Dalam Tafsir Al Bahr al Muhith dan Kitab “Amali (Imam Al-Hafiz Al-'Iragi), Pakar tafsir, al Fakhr ar- 
Razi dalam tafsirnya dan Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsir al Bahr al Muhith mengatakan: 
“Yang dimaksud ..: P, sudi (man fissama-i) dalam ayat tersebut (AS Al-Mulk (67J:16) adalah 


malaikat”. Ayat tersebut tidak bermakna bahwa Allah bertempat di langit. Perkataan 'man' yaitu 
'siapa' dalam ayat tadi berarti malaikat bukan berarti Allah berada dan bertempat di langit. 


Dalam tafsir jalalain Imam Suyuthi -rahimahullah mengatakan : “Yang dimaksud .. e sudi (MAN 
fissama-i) dalam ayat tersebut adalah kekuasaan/kerajaan dan gudrat-Nya (Shulthonihi wa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6903 


gudratihi ) jadi yang di langit adalah kekuasaan dan gudratnya (Shulthonihi wa gudratihi) bukan 
dzat Allah. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi 
bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” (OS Al Hadid (57): 1) 


Rasulullah bersabda “wa Robbal 'arsyil “azhiimii” , “Tuhan yang menguasai “Arsy” (HR Muslim 
4888) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 
aa PA ai PAI bat sa cake Kasal, NI Se Ja Paya Spa PAI de Ji Ainan S1 ab 3 
AS ale UNS 2 MN IS AN OS at AA, 
“Kita menetapkan sifat Istiwa bagi Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan 
kepada arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa Dia bertempat atau bersemayam di 
arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan 
kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya 
maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak 
mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah 
membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy 
dimanakah la? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah 
menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda 
makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung” 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan” 


Imam Syafi'i - rahimahullah juga menjelaskan bahwa “jika Allah bertempat di atas “Arsy maka 
pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti akan memiliki bentuk tubuh dan batasan, 
dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Awal, maka 
tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Mu, Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Akhir, maka tidak 
ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Yang Zhahir, maka tidak ada sesuatu di atasMu. Ya 
Allah, Engkaulah Tuhan Yang Bathin, maka tidak ada sesuatu di bawahMu”. (HR Muslim 4888) 


Allah Azza wa Jalla, ada sebagaimana awalnya , sebagaimana akhirnya, sebagaimana sebelum 
diciptakan “Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan langit, sebagaimana sebelum diciptakan 
CiptaanNya. Dia tidak berubah, tidak berpindah, tidak berbentuk, tidak berbatas, tidak ada yang 
menyerupaiNya. Dia dekat tidak bersentuh dan Dia jauh tidak berjarak maupun tidak berarah. 


Berikut penjelasan ulama yang sholeh dari kalangan keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam yakni Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki. Kami kutipkan dari terjemahan kitab beliau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6904 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang aslinya berjudul “Wa huwa bi al'ufug al-a'la” diterjemahkan oleh Sahara publisher dengan 
judul “Semalam bersama Jibril “alaihissalam” 


kekkk kekkk 


awal kutipan 
Mi'raj dan Syubhat tempat bagi Allah (hal 284) 


Walaupun dalam kisah mi'rraj yang didengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya 
Rasulullah, seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya 
terdapat jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek 
lagi dari itu, tetapi beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang 
hamba). 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika 
ditelan hiu dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah 
taala dengan ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, 
ketidakterbatasannya dan ketidaktertangkapnya. Menurut suatu pendapat ikan hiu itu 
membawa Nabi Yunus alaihissalam sejauh perjalanan enam ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh 
al Baghawi dan yang lainnya. 


Apabila anda telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi 
wasallam naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan beliau di 
hadapan penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Penegertian ini 
dikuatkan dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan sebagai 
penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat beliau tanpa 
menggunakan burag. 


Mi'raj dan Arah (hal 286) 


Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi 
Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak 
berarti adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci- 
sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah 
dari tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan 
bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di 
tempat itu atau menempati tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan 
tempat. Maka kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah 
kembali Beliau meminta di tempat itu karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang 
lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di 
bumi. 

Walaupun beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam 
ketika ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama 
dalam kedekatan dengan Allah ta'ala. Kaerena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari 
tempat, dan suci dari menempati ruang. 


Al Gurthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6905 | 


Maliki mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari 
Imam al-Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia 
ditanya, “Apakah Allah berada di suatu arah?” Ia menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu” 
Ia ditanya lagi, “Apa yang ditunjukkan oleh hadits ini?” Ia menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin 
Matta alaihissalam menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan 
menjadi berada di dasar laut dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan 
selain Engkau. Mahasuci Engkau, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” 
sebagaimana Allah ta'ala memberitakan tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam duduk di atas rak-rak yang hijau dan naik hingga sampai ke suatu tempat di 
mana Beliau dapat mendengar gerak Galam dan bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan 
mewahyukan apa yang la wahyukan kepadanya, tidaklah Beliau shallallahu alaihi wasallam 
lebih dekat kepada Allah dibandingkan Nabi Yunus alaihissalam yang berada dikegelapan 
lautan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan para hambaNya, Ia mendengar doa 
mereka, dan tak ada yang tersembunyi atasNya, keadaan mereka bagaimanapun mereka 
bertindak, tanpa ada jarak antara Dia dengan mereka". 


Jadi, la mendengar dan melihat merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada 
malam yang gelap di bumi yang paling rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih 
para pengemban “Arsy di atas langit yang tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui 
yang gaib dan yang nyata. Ia mengetahui segala sesuatu dan dapat membilang segala 
sesuatu. 


“““## akhir kutipan 
Pada hakikatnya kita tidak perlu memikirkan tentang keberadaan DzatNya namun pikirkanlah 
segala nikmat yang telah diberikanNya. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ” Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan 
jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah” 

Kita kembalikan saja kepada firmanNya yang artinya 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang “Aku” maka (jawablah) bahwasanya 
Aku adalah dekat".( Al Bagarah (21:186 ). 

“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (AS. Gaaf (50| :16 ) 

“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat” (AS Al-Wagi'ah 
(DJ: 85). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “jika kamu tidak melihat-Nya (bermakrifat) maka 
sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 

Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 

Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 

Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 

“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 

Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati" 

Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 


kekkk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6906 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) adalah muslim yang selalu 
meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam @Gusyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNya” 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1503. Pengertian sunnah hasanah dan sunnah sayyiah 


0. A0 30-42 


PP Ag Ia Duga ot AN ag Ganga jane Am Aa og pa Han Ka ym aa 
AA ai Bah pi ea la AN lo At Jain IA 2 AS AG DEA Ag ap 53 Cg Ja 
da ag Aa Sa IG ba dgan Ka AR Bilah Jo Gali SS Sat AA 
ba Ja Kr pa ea ia mk aa Ia AN Jan IE en doa OP SAS AAS 

Ly Jin Ke La Jam Aa Ea AA Or Or tgh maa va UU Jah on pl Jb SLS 

Na ana 
Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir bin 'Abdul 


Hamid dari Al A'masy dari Musa bin 'Abdullah bin Yazid dan Abu Adh Dhuha dari 'Abdurrahman 
bin Hilal Al 'Absi dari Jarir bin 'Abdullah dia berkata: Pada suatu ketika, beberapa orang Arab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6907 | 


badui datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian dari 
bulu domba (wol). Lalu Rasulullah memperhatikan kondisi mereka yang menyedihkan. Selain itu, 
mereka pun sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menganjurkan para sahabat untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Tetapi sayangnya, 
para sahabat sangat lamban untuk melaksanakan anjuran Rasulullah itu, hingga kekecewaan 
terlihat pada wajah beliau. Jarir berkata: "Tak lama kemudian seorang sahabat dari kaum Anshar 
datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun dan kemudian diikuti oleh 
beberapa orang sahabat lainnya. Setelah itu, datanglah beberapa orang sahabat yang turut serta 
menyumbangkan sedekahnya (untuk diserahkan kepada orang-orang Arab badui tersebut) hingga 
tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah 
shalallahu “alaihi wassalam bersabda: “Siapa yang melakukan satu sunnah hasanah dalam Islam, 
maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut 
setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang melakukan satu 
sunnah sayyiah dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang 
mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” (HR 
Muslim 4830). 


Hadits di atas diriwayatkan juga dalam Sunan An-Nasa'i no.2554, Sunan At-Tirmidzi no. 2675, 
Sunan Ibnu Majah no. 203, Musnad Ahmad 5/357, 358, 359, 360, 361, 362 dan juga diriwayatkan 
oleh yang lainnya. 


Dalam hadits tersebut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan adanya sunnah 
hasanah dan sunnah sayyiah 


Kemungkinan arti sunnah adalah 
- Hadits Rasulullah 
- Anjuran (mandub/mustahab), jika dikerjakan mendapatkan kebaikan (pahala) jika ditinggalkan 
boleh saja 
- Contoh atau suri tauladan atau perkara baru 


Arti hasanah adalah kebaikan dan arti sayyiah adalah keburukan 


Dari ketiga kemungkinan arti dari kata sunnah, tentu tidak ada anjuran (mandub/mustahab) 
keburukan , tentu pula tidak ada hadits Rasulullah yang menyuruh dalam keburukan. 


Dalam hal hadits diatas dapat disimpulkan sunnah artinya contoh atau suri tauladan atau perkara 
baru, sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain sebelumnya. 


Dalam hal ini perkara baru yang dibolehkan adalah perkara baru di luar perkara syariat atau di luar 
yang telah di syariatkanNya atau di luar apa yang telah diwajibkanNya. 


Perkara baru yang tidak diperbolehkan adalah perkara baru dalam perkara syariat atau perkara 
baru dalam urusan agama atau perkara baru dalam urusan yang merupakan hak Allah ta'ala 
menetapkannya, yakni melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, mengharamkan sesuatu yang 
tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya. 


Kesimpulannya : 


1. Sunnah hasanah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat 
yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits , termasuk ke dalam bid'ah hasanah 


2. Sunnah sayyiah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat 
yang bertentangan dengan Al @uran dan Hadits , termasuk ke dalam bid'ah dholalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6908 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 
Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 


3 23 0 o- - - 9 2. Pad 3.0 13. Ego P - 9 0 sah 0 Pang 2... .9 - 20. Aa, - - La Ka 
Ha Sy pb oa Wake Ly «Ala kal ye LA jl belah jaan jl US Sal Want Um ta AI nh sela JG 
3020 - LA. 0 Ta Hand - 9 Pan ud 

(CG JWIL 5 313 dile| Anil) 2o pam! A01 yg WUS oya Las 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
bertentangan dengan Al-Gur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak bertentangan dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang 
terpuji (bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin -Juz 
1 hal. 313). 


Oleh karenanya ahli bid'ah adalah adalah mereka yang mengada-ada dalam urusan agama atau 
mengada-ada dalam perkara syariat atau mengada-ada dalam urusan yang merupakan hak Allah 
ta'ala menetapkannya yakni mereka yang melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, 
mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak 
diwajibkanNya atau mereka yang melakukan sunnah sayyiah, mencontohkan atau meneladankan 
sesuatu di luar perkara syariat yang bertentangan dengan Al @ur'an dan Hadits. 


Dalam melarang, mengharamkan, mewajibkan sesuatu digunakanlah metodologi istinbat 
(menetapkan hukum perkara) namun dilakukan bagi mereka yang mempunyai kompetensi 
sebagai Imam Mujtahid. 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menganggap Allah Azza wa Jalla telah lupa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia, dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah sehingga Allah ta'ala menutup taubat mereka 
sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. 


Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda : “Sesungguhnya 
Allah menutup taubat dari tiap-tiap orang dari ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya.” (H. 
R. Thabrani) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah oleh karenanya mereka akan bertempat di 
neraka 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” 
(AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits Gudsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6909 


tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah“. (@S at-Taubah (9/:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 

Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (AS. An-Nahl 
: 116) 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1504. Bagaikan satu tubuh 


Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam tulisan sebelumnya pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/06/dua-fitnah-besar/ bahwa Ada dua fitnah besar yang 
telah terjadi yakni 

Wahabi atau Salafi 


Mereka yang mengaku-aku mengikuti Salafush Sholeh namun tidak bertemu atau bertalaggi 
(mengaji) dengan Salafush Sholeh. Mereka tidak sejalan dengan Imam Mazhab yang empat yang 
bertemu dan bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh 
Syiah 
Mereka yang mengaku-aku mengikuti imam Ahlul Bait tapi mereka tidak sejalan dengan apa yang 
disampaikan oleh Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra bin Sayyidina Ali ra 
untuk mengikuti Imam Mazhab yang empat yang bertemu dan bertalaggi (mengaji) dengan 
Salafush Sholeh 
Hal serupa disampaikan oleh Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Malaysia, SS Dato' Haji Mohd 
Yusof Bin Hj Ahmad dalam video berikut 

http://www.youtube.com/watch?v-ZCh2nVfgRM4 

http://www.youtube.com/watch?v-2JT28bp Ep4 
Sepanjang sejarah kaum Syiah tidak terlihat mereka mengarahkan tentaranya dan menembakkan 
banyak butir peluru ke Zionis Yahudi Israel bahkan sebaliknya kaum syiah lebih banyak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6910 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menorehkan darah kaum muslim. 


Begitupula sepanjang sejarah kaum Wahhabi tidak terlihat mereka mengarahkan tentaranya dan 
menembakkan banyak butir peluru ke Zionis Yahudi Israel, bahkan sebaliknya mereka 
bekerjasama dengan Amerika yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi sehingga 
Amerika secara tidak langsung terbantu untuk membeli peluru dan menembakkannya kepada 
kaum muslim diberbagai belahan dunia. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh manusia yang baru saja 
bersyahadat apalagi membunuh manusia yang telah bersyahadat, muslim yang taat, taat 
mengerjakan sholat, zakat, puasa, bahkan telah melaksanakan ibadah haji, mereka melaksakan 
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan-Nya, menyebarkan 
dakwah, mendirikan masjid, dan menegakkan syi'ar-syi'ar-Nya 


Rasulullah lalu bertanya: Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha 
Illaahu? “ Aku menjawab, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena 
takutkan ayunan pedang. Rasulullah bertanya lagi: Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga 
kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak? Rasulullah terus 
mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru 
masuk Islam saat itu. (HR Muslim 140) 


Dia berkata, Dan kami saat itu diberitahukan peristiwa Usamah bin Zaid, yang mana ketika dia 
telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba orang musyrik itu mengucap, “Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) kecuali Allah, namun dia tetap saja membunuhnya. Maka Basyir pun 
mendatangi Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk mengadukan dan menanyakan hal itu kepada 
beliau. Dia menceritakannya kepada beliau dan apa yang diperbuat oleh lelaki tadi. Maka beliau 
pun memanggil Usamah dan menanyainya, Kenapa kamu membunuhnya? ' Dia menjawab, 
Wahai Rasulullah, dia telah melukai kaum muslimin, dia telah membunuh si fulan dan si fulan, dan 
dia menyebutkan sebuah nama kepadanya, dan sungguh telah menyimpan dendam terhadapnya, 
namun ketika dia melihat pedangku ini, dia mengucap, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Allah. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah 
membunuhnya? " Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: “Lalu apa yang hendak kamu 
perbuat dengan kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari 
kiamat kelak ia datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? “ (HR Muslim 
142) 


Begitupula sepanjang riwayat penguasa dinasti Saudi, Raja Faisal bin Abdul Azis sajalah yang 
telah membuktikan syahadatnya dengan menjauhi laranganNya, dengan tidak menjadikan 
Amerika yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi sebagai teman kepercayaan, 
penasehat, ataupun sebagai pelindung. 


Setelah resolusi PBB mengenai pemecahan Palestina dan pendirian Israel, Pangeran Faisal 
(masih belum menjadi raja) mendesak ayahandanya supaya memutuskan hubungan dengan 
Amerika Serikat, tetapi desakannya itu ditolak. 


Selepas skandal keuangan Raja Saud, Pangeran Faisal dilantik menjadi pemerintah sementara. 
Pada tanggal 2 November 1964, ia dilantik menjadi raja setelah Raja Saud di usir keluar dari Arab 
Saudi ke Yunani. 


Raja Faisal melakukan banyak reformasi sewaktu menjadi raja, diantaranya adalah 
memperbolehkan anak-anak perempuan bersekolah, televisi, dan sebagainya. Usahanya ini 
mendapat tentangan dari berbagai pihak karena perkara-perkara ini dianggap bertentangan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6911 | 


dengan Islam. Ia berasa amat kecewa saat Israel memenangkan Perang Enam Hari pada tahun 
1967. 


Pada tahun 1973, Raja Faisal memulai suatu program yang bertujuan untuk memajukan kekuatan 
tentara Arab Saudi. Pada tanggal 17 Oktober 1973, ia menghentikan ekspor minyak Arab Saudi ke 
Amerika Serikat yang menyebabkan harga minyak di Amerika Serikat melambung tinggi. Hal ini 
dilakukan untuk mendesak Amerika Serikat agar menekan Israel keluar dari wilayah Palestina. 


Namun kenyataan yang “tampak” kemudian adalah pada tanggal 25 Maret 1975, Raja Faisal 
ditembak mati oleh anak adiknya, yaitu Faisal bin Musad. Beberapa analisa mengatakan 
pembunuhan ini ada dalam pengaturan kaum Zionis Yahudi. 


Sedangkan para penguasa dinasti Saudi pada zaman sekarang tampak belum dapat 
membuktikan syahadat mereka karena mereka tidak mentaati larangan Allah Azza wa Jalla. 
Mereka telah menjadikan Amerika yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi sebagai 
teman kepercayaan, penasehat maupun pelindung. 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak 
henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan 
kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka 
adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya” , (AS Ali Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


Amerika yang merupakan sosok representatif dari kaum Zionis Yahudi, sebagaimana sutradara 
film Holywood, membutuhkan sosok “musuh” dan “sahabat” untuk mencitrakan diri mereka 
sebagai hero, pahlawan bagi manusia di muka bumi. Istilah orang periklanan, “nggak ada loe 
nggak rame". 


Kaum Zionis Yahudi "mengarahkan” kaum Syiah khususnya yang membenci para Sahabat, 
sebagai “musuh” bagi kaum Zionis Yahudi dengan tujuan sebagai alasan untuk membunuh kaum 
muslim. 


Kaum Zionis Yahudi "mengarahkan ” kaum wahhabi sebagai “sahabat” bagi kaum Zionis Yahudi 
dengan tujuan untuk melancarkan atau tidak menghalangi kaum Zionis Yahudi untuk membunuh 
kaum muslim. 


Pengarahan, pengaturan atau “Getting things done through other people” yang dilakukan oleh 
Amerika bertujuan untuk melaksacanakan cita-cita mereka yang dinamakan “The New World 
Order”, NWO, tatanan dunia baru. Dunia dalam tatanan atau pengaturan Amerika yang 
dibelakangnya kaum Zionis Yahudi, sebagai pemimpin manusia di muka bumi. 


Dengan penguasaan mereka dalam militer, farmasi dan bidang-bidang lainnya, mereka merasa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6912 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berhak menentukan mana manusia yang berhak hidup maupun mati. Hal ini telah mereka 
perlihatkan ketika mereka melenyapkan ras suku Indian dari benua Amerika. Ditengarai Amerika 
melakukan pemusnahan masal dan perang biologi melalui penyebaran kuman-kuman dan 
penyakit-penyakit terhadap penduduk asli, suku Indian. 


Beberapa data yang tertuang dalam The Atlas of the North American Indian, and the Conspiracy 
of Pontiac and the Indian War after the Conguest of Canada, menunjukkan bahwaJenderal 
Amherts, telah “menyetujui” pendistribusian selimut dan sapu tangan yang telah terkontaminasi 
bibit cacar untuk digunakan sebagai alat perang wabah penyakit terhadap Indian Amerika. Bahkan 
ada bukti tertulis berupa surat yang ditulis sendiri oleh Jeffrey Amherst. Dalam suratnya kepada 
Kolonel Henry Bouguet, Komandan angkatan bersenjata Inggris, Jenderal Amherts bertanya : 
“Tidak bisakah diatur suatu cara bagi pengiriman bibit campak kepada suku-suku Indian yang 
tidak menyenangkan itu? Dalam hal ini kita harus menggunakan berbagai strategi untuk dapat 
mengurangi jumlah mereka.” Bouguet menjawab, “Saya akan mencoba untuk menularkan 
penyakit tersebut kepada mereka melalui selimut-selimut yang akan jatuh ke tangan mereka dan 
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut tertular.”. 


Bagi kaum Zionis, manusia yang paling pandai atau paling unggul adalah Tuhan dan berhak 
memimpin serta mengatur kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Bagi mereka Tuhan kaum 
beragama hanyalah persepsi akal manusia belaka. Naudzubillah min zalik. 


Penguasa negeri kaum Wahhabi, kaum beragama yakni penguasa kerajaan dinasti Saudi pada 
hakikatnya membantu secara tidak langsung Amerika yang dibelakangnya kaum Zionis Yahudi 
untuk membeli peluru-peluru untuk membunuh kaum muslim diperbagai belahan dunia. Bantuan 
tersebut didapati dari hasil pertambangan negara pemerintahan kerajaan dinasti Saudi. Bantuan- 
bantuan lainnya diperoleh Amerika dari penguasa-penguasa negeri yang muslim lainnya seperti 
dari penguasa negara kita sendiri yang diperoleh dari hasil tambang minyak bumi dan tamban- 
tambang lain seperti di freeport dll. 


Salah satu tanda akhir zaman adalah sebagaimana yang disampaikan hadits berikut 


Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani 
Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil 
dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati 
banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat. (HR. Baihagi) 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya). (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Ketika kaum muslim di suatu negara diperangi oleh kaum Zionis Yahudi maka sebaiknya semua 
penguasa negeri yang mengaku muslim merasakan sebagai keadaan perang juga sehingga dapat 
menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi kaum 
Zionis Yahudi. 


Seharusnya dari kolaborasi antara ulama kaum Wahhabi dengan umaro / penguasa kerajaan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6913 


dinasti Saudi yang di amanahkan sebagai pelayan dua tanah suci , mencontohkan atau 
meneladankan untuk menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan 
finansial bagi Amerika dan sekutunya yang merupakan representatif daru kaum Zionis Yahudi. 


Kaum Zionis Yahudi diduga “mengarahkan” Osama bin Laden dengan peristiwa WTC 11 
September menjadikan alasan bagi kaum Zionis Yahudi untuk melakukan penyerangan dan 
penjajahan terselubung terhadap Irak, Afghanistan dll dengan alasan menumpas terorisme dan 
dengan alasan tersebut mereka dapat membunuh kaum muslim di Irak dan Afghanistan baik 
dengan tangan mereka langsung atau melalui tangan kaum muslim yang berselisih yang pada 
hakikatnya karena termakan hasutan kaum Zionis Yahudi. 


Kaum Zionis Yahudi diduga “mengarahkan” tragedi bom bali, menjadikan alasan untuk 
membentuk densus 88 (rakyat Indonesia) sehingga mereka melakukan pembunuhan terhadap 
beberapa orang muslim (rakyat Indonesia) tanpa memandang hak-hak mereka dengan alasan 
menumpas terorisme. 


Begitupula tragedi di Somalia sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/08/29/belajar-dari-somalia/ maupun di Palestina, Irak, 
Afghanistan dan di Suriah pada akhir-akhir ini pada hakikatnya adalah akibat hasutan atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. Wallahu a'lam 


Wasallam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
1507. Urusan dunia 


Perselisihan karena perbedaan pemahaman yang terjadi pada zaman kini, boleh jadi dikarenakan 
segelintir kaum muslim terhasut atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi sehingga cara memahami Al @ur'an dan Hadits mengikuti cara 
pemahaman Ibnu Taimiyyah atau pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Mereka memahami Al @ur'an dan Hadits dengan makna dzahir atau yang kami namakan 
pemahaman dengan metodologi “terjemahkan saja” berdasarkan arti bahasa (lughot) dan istilah 
(terminologi). Hal ini umum terjadi pada mereka yang memahami agama berlandaskan muthola'ah 
, menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”"Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-@uran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Ibnul Mubarak berkata :'Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6914 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Dalam memahami Al Guran dan Hadits atau berpendapat atau berfatwa harus berdasarkan ilmu. 
Sanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ilmu 
untuk memahami Al Guran dan Hadits. 


Mereka tidak memperhatikan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi”). Mereka tidak juga memperhatikan sifat lafadz- 
lafadz dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada 
lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada 
yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat dan lain lainnya. 


Contohnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentu tidak pernah mengatakan bahwa “seluruh 
bid'ah adalah sesat”. Beliau mengatakan “Kullu Bid'ah dlalalah” sedangkan berdasarkan ilmu atau 
secara tata bahasa sudah dapat dipahami dengan mudah seperti apa yang disampaikan oleh 
ulama yang sanad ilmunya tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti Al- 
Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menuliskan: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah 
dlalalah” ini adalah 'Amm Makhshush: artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada 
sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan 
mutlak semua bid'ah itu sesat)” (al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, j. 6, hlm. 154) 


Hadits “Kullu Bid'ah dlalalah” berdasarkan ilmu yakni menurut tata bahasanya ialah “Amm 
Makhshush, artinya “makna bid'ah lebih luas dari makna sesat" sehingga “setiap sesat adalah 
bid'ah akan tetapi tidak setiap bid'ah adalah sesat. 


Slogan mereka memberantas bid'ah namun kenyataannya mereka termakan hasutan atau korban 
ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk kembali 
kepada Al Gur'an dan Hadits melalui pemahaman dengan makna dzahir , berdasarkan arti bahasa 
(lughot) dan istilah (terminologi) sehingga mereka tanpa sadar justru terjerumus menjadi ahli 
bid'ah. 

Ahli bid'ah adalah adalah mereka yang mengada-ada dalam urusan agama atau mengada-ada 
dalam perkara syariat atau mengada-ada dalam urusan yang merupakan hak Allah ta'ala 
menetapkannya yakni mereka yang melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, mengharamkan 
sesuatu yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya atau mereka 
yang melakukan sunnah sayyiah yakni mencontohkan atau meneladankan sesuatu di luar perkara 
syariat yang bertentangan dengan Al @uran dan Hadits. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6915 | 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Dalam melarang, mengharamkan, mewajibkan sesuatu digunakanlah metodologi istinbat 
(menetapkan hukum perkara) namun dilakukan bagi mereka yang mempunyai kompetensi 
sebagai Imam Mujtahid. 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menganggap Allah Azza wa Jalla telah lupa 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah sehingga Allah ta'ala menutup taubat mereka 
sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. 


Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda : “Sesungguhnya 
Allah menutup taubat dari tiap-tiap orang dari ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya.” (H. 
R. Thabrani) 


Ahli bid'ah adalah mereka yang menyekutukan Allah oleh karenanya mereka akan bertempat di 
neraka 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Mereka yang termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi sehingga mereka tanpa disadari telah bertasyabuh dengan kaum Nasrani menjadikan 
ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6916 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 
halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang melampaui batas.” (As. al-MS'idah (SJ: 87). 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 
“Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” I@S. An-Nahl 
: 116) 

Mereka yang termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi menolak adanya pembagian bid'ah dholalah dan bid'ah hasanah. 


Tidak lama kemudian mereka terpaksa menciptakan jalan untuk memecahkan problem-problem 
yang mereka hadapi dan kondisi zaman yang mereka hadapi yang juga menekan mereka. Mereka 
terpaksa menciptakan perantara lain. Yang jika tanpa perantara ini mereka tidak dapat melakukan 
aktifitas yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Perantara ini ialah ungkapan yang dilontarkan dengan jelas : “Sesungguhnya bid'ah terbagi 
menjadi dua : 1) bid'ah diniyah ( keagamaan ) 2) bid'ah duniawiyyah ( keduniaan )." 


Subhanallah, mereka yang suka bermain-main ini membolehkan menciptakan klasifikasi tersebut 
atau minimal telah membuat nama tersebut. Jika kita setuju bahwa pengertian ini telah ada sejak 
era kenabian namun pembagian ini, diniyyah dan duniawiyyah, sama sekali tidak ada dalam era 
pembuatan undang-undang kenabian. Lalu dari mana pembagian ini? dan dari mana nama-nama 
baru ini datang ? 


Orang yang berkata bahwa pembagian bid'ah ke yang baik dan buruk itu tidak bersumber dari 
syari, maka pembagian bid'ah ke bid'ah diniyyah yang tidak bisa diterima dan ke duniawiyyah 
yang diterima, adalah tindakan bid'ah dan mengada-ada yang sebenarnya. 


Mereka yang berpendapat terbaginya bid'ah menjadi bid'ah diniyyah dan duniawiyyah tidak 
mampu menggunakan ekspresi bahasa dengan cermat. Hal ini disebabkan ketika mereka 
berpendapat bid'ah duniawiyyah tidak ada konsekuensi apapun, mereka telah keliru dalam 
menetapkan hukum. Sebab dengan sikap ini mereka memvonis semua bid'ah duniawiyyah itu 
boleh. Sikap ini jelas sangat berbahaya dan bisa menimbulkan fitnah dan bencana. 


Pantas saja mereka para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab menyerahkan sepenuhnya 
urusan dunia kepada penguasa dinasti kerajaan Saudi. 


Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memilih 
seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih 
diridhai Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan 
orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim) 


Mereka membiarkan penguasa kerajaan dinasti Saudi melanggar larangan dari Allah Azza wa 
Jalla yakni menjadikan Amerika yang merupakan representasi kaum Zionis Yahudi sebagai teman 
kepercayaan, pemimpin, pelindung maupun sebagai penasehat. 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6917 ) 


orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


Mereka telah menjadi serupa dengan kaum Sekulerisme yang menyalahgunakan hadits,” wa 
antum a'lamu bi amri dunyakum, “dan kamu sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu”. 
(HR. Muslim 4358) 
Hadits selengkapnya, 

He Taha pn alan daa yaa ap asal Bam an Ulu aleinpa sal Se LAS dala 209 tam Bor Ka En 

Jala WAR SPI DA pe Ya plg din AN li GAN Ayah Sp cab yg ANA adah HA BA pa 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Nagid seluruhnya dari 
Al Aswad bin “Amir, Abu Bakr berkata, Telah menceritakan kepada kami Aswad bin “Amir: Telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin “Urwah dari Bapaknya dari 
'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu 
kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: “Sekiranya mereka tidak 
melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh 
dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu “alaihi wasallam melewati mereka lagi 
dan melihat hal itu beliau bertanya: “Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab: 
Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: “Kalian lebih 
mengetahui urusan dunia kalian” (HR Muslim 4358) 


Kaum sekulerisme berpendapat urusan dunia tidaklah diurus oleh agama, terbukti dalam hadits 
tersebut Rasulullah salah memberikan nasehat dalam penanaman kurma berikut contoh 
pernyataan mereka selengkapnya, 


Kekek keke 


awal kutipan 


“Ketika Nabi shallalahu alaihi wasallam memberikan nasihat tentang cara mengawinkan pohon 
kurma supaya berbuah, ini bisa dianggap bahwa beliau sudah memasukkan otoritas agama 
untuk urusan duniawi yang di mana beliau tidak mendapatkan wahyu atau kewenangan untuk 
itu. 

Tapi ternyata dalam masalah menanam kurma ini pendapat beliau keliru. Pohon kurma itu 
malah menjadi mandul. Maka para petani kurma itu mengadu lagi kepada Nabi saw, meminta 
pertanggungjawaban beliau. Dan beliau menyadari kesalahan advisnya waktu itu dan dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6918 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


rendah hati berkata, “Kalau itu berkaitan dengan urusan agama ikutilah aku, tapi kalau itu 
berkaitan dengan urusan dunia kamu, maka “Antum a'lamu bi umuri dunyaakum”, kamu 
sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. 


Rasulullah mengakui keterbatasannya. Rasulullah bukanlah penentu untuk segala hal. Rasul 
bukanlah orang yang paling tahu untuk segala hal. Bahkan untuk urusan dunia di jaman beliau 
pun beliau bukanlah orang yang paling tahu. 


Jadi tidak mungkin jika kita menuntut Rasulullah untuk mengetahui segala sesuatu hal tentang 
urusan dunia. Apalagi kalau mengurusi urusan kita di jaman modern ini...! Tentu tidak mungkin 
kita harus mencari-cari semua aturan tetek-bengek dalam hadist beliau. Itu namanya set-back. 
Lha wong di jamannya saja Rasulullah menyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak beliau 
pahami dan hendaknya tidak mengikuti pendapat beliau dalam 'urusan duniamu' tersebut.” 


kekk kekkk 


akhir kutipan 


Dalam hadits di atas Rasulullah hanya memberikan tanggapan mengapa mesti kurma itu 
dikawinkan segala, mengapa tidak dibiarkan begitu saja secara alami. Hal ini dapat kita ketahui 
terkait firman Allah Azza wa Jalla, “subhaana alladzii khalaga al-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitu 
al-ardhu” , “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari 
apa yang ditumbuhkan oleh bumi (AS Yaa Siin (36:36). 


Permasalahan kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak tidaklah terkait dengan tanggapan 
Rasulullah. 


” (1g 


Sedangkan makna perkataan Rasulullah, “wa antum a'lamu bi amri dunyakum”, “dan kamu 
sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu” , yang dimaksud “urusan dunia” khusus 
urusan disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan tertentu di luar ilmu agama, seperti dalam hadits 
tersebut adalah ilmu pertanian, ilmu pengetahuan manusia dalam membantu perkawinan kurma. 


Namun ilmu pengetahuan yang didalami oleh manusia harus tetap merujuk dengan Al @ur'an dan 
Hadits dan menetapkannya dalam hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan 
mubah). Perbuatan merujuk dengan Al Guran dan Hadits termasuk ke dalam dzikrullah 
(mengingat Allah) sebagaimana Ulil Albab, muslim yang menggunakan lubb atau akal galbu atau 
muslim yang menundukkan akal pikirannya kepada akal galbu sebagaimana yang telah diuraikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/29/tundukkan-akal-pikiran/ 

Ulil Albab sebagaimana firman Allah yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran: 191). 


“Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang dalam tentang Al Gur'an dan As Sunnah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar 
telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran 
(dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Jadi urusan dunia yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
termasuk dalam perkara baru (bid'ah) di luar perkara syariat atau di luar apa yang telah 
disyariatkanNya atau di luar apa yang telah diwajibkanNya. 


Baik atau buruknya perkara baru (bid'ah) di luar perkara syariat tidak boleh berdasarkan anggapan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6919 | 


manusia atau berdasarkan akal pikiran manusia namun berdasarkan Al @uran dan Hadits. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan baik atau buruk perkara baru di luar perkara 
syariat ke dalam sunnah hasanah atau sunnah sayyiah. 


0. Ao So 4 


APN Ia ap ea Tp Aa 1 Ka ai Lega PP Akal Aan ap U Was OP og mi aa 
AI aya dit aa pede plg ale lo AI AR ya PN AG IG Aa oh pp 5 ad Ma 
By va Tyas ia Ak Gp er) ab sn dB gp AA Bila Jo ob Bt AL 
Dang Vga He Ea ALA data lay ale Ke Ipa IS ea PA OP IE Ab 
Ha LB Ng BAP aa EL AS 
Madi bali ta 
Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir bin 'Abdul 
Hamid dari Al A'masy dari Musa bin 'Abdullah bin Yazid dan Abu Adh Dhuha dari 'Abdurrahman 
bin Hilal Al "Absi dari Jarir bin 'Abdullah dia berkata: Pada suatu ketika, beberapa orang Arab 
badui datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian dari 
bulu domba (wol). Lalu Rasulullah memperhatikan kondisi mereka yang menyedihkan. Selain itu, 
mereka pun sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menganjurkan para sahabat untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Tetapi sayangnya, 
para sahabat sangat lamban untuk melaksanakan anjuran Rasulullah itu, hingga kekecewaan 
terlihat pada wajah beliau. Jarir berkata: "Tak lama kemudian seorang sahabat dari kaum Anshar 
datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun dan kemudian diikuti oleh 
beberapa orang sahabat lainnya. Setelah itu, datanglah beberapa orang sahabat yang turut serta 
menyumbangkan sedekahnya (untuk diserahkan kepada orang-orang Arab badui tersebut) hingga 
tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah 
shalallahu “alaihi wassalam bersabda: “Siapa yang melakukan satu sunnah hasanah dalam Islam, 
maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut 
setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang melakukan satu 
sunnah sayyiah dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang 
mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” (HR 
Muslim 4830) 


Hadits di atas diriwayatkan juga dalam Sunan An-Nasa'i no.2554, Sunan At-Tirmidzi no. 2675, 
Sunan Ibnu Majah no. 203, Musnad Ahmad 5/357, 358, 359, 360, 361, 362 dan juga diriwayatkan 
oleh yang lainnya. 


Arti kata sunnah dalam sunnah hasanah atau sunnah sayyiah adalah contoh atau suri tauladan 
atau perkara baru, sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain sebelumnya 


Kesimpulannya, 


Sunnah hasanah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat yang 
tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits , termasuk ke dalam bid'ah hasanah 


Sunnah sayyiah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat yang 
bertentangan dengan Al Guran dan Hadits , termasuk ke dalam bid'ah dholalah 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 
Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 


He Sg PIN aa DAA Lg el Ren Ga IA Meta fan Uas Ily aa Lb AA ah gel JG 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6920 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(ESL pp 313 Al) Aeilony— 3 mali ALI Gi WS ja Lah 


Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
bertentangan dengan Al-Gur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 
adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 
masa Rasulullah) dan tidak bertentangan dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang 
terpuji (bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 
1 hal. 313). 


Begitupula para Imam Mazhab (Imam Mujtahid Mutlak) dalam beristinbat, menetapkan hukum 
perkara suatu perbuatan kedalam hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan 
mubah) menghindari al-Maslahah al-Mursalah atau al-Istislah yakni “Menetapkan hukum suatu 
masalah yang tak ada nash-nya atau tidak ada ijma' terhadapnya, dengan berdasarkan pada 
kemaslahatan semata yang oleh syara' (dalam Al @ur'an dan As Sunnah) tidak dijelaskan ataupun 
dilarang” 


Menurut Imam Syafi'i ra cara-cara penetapan hukum seperti itu sekali-kali bukan dalil syar'i. Beliau 
menganggap orang yang menggunakannya sama dengan menetapkan syari'at berdasarkan hawa 
nafsu atau berdasarkan pendapat sendiri (akal pikiran sendiri) yang mungkin benar dan mungkin 
pula salah. 


Ilonu Hazm termasuk salah seorang ulama yang menolak cara-cara penetapan hukum seperti itu 
Beliau menganggap bahwa cara penetapan seperti itu menganggap baik terhadap sesuatu atau 
kemashlahatan menurut hawa nafsunya (akal pikiran sendiri), dan itu bisa benar dan bisa pula 
salah, dapat terjerumus kedalam mengharamkan sesuatu tanpa dalil. 


Para ulama yang sholeh dalam menetapkan perkara baru sangat berpegang salah satunya pada 
firman Allah ta'ala yang artinya “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak 
baik yang timbul darijpadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar 
dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya 
dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (OS al- 
A'raf: 32-33) 


Wassalam 
Zon di Jonggol , Kab Bogor 16830 


1511. Memahami hadits kullu bid'ah dengan balaghah dan 
nahwu 


Marilah memahami hadits kullu bid'ah dengan ilmu balaghah dan nahwu 
AI MS GA Ko Lu YS 
Bid'ah itu kata benda, tentu mempunyai sifat, tidak mungkin ia tidak mempunyai sifat, mungkin 


saja ia bersifat baik atau mungkin bersifat jelek. Sifat tersebut tidak ditulis dan tidak disebutkan 
dalam hadits di atas: 


Dalam Ilmu Balaghah dikatakan, 
S yao gl de Aina! Sal 


“membuang sifat dari benda yang bersifat”. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6921 | 


Jadi jika ditulis lengkap dengan sifat dari bid'ah kemungkinannya adalah 
a. Kemungkinan pertama : 

Aa 
Semua "bid'ah yang baik" itu sesat (dholalah), dan semua yang sesat (dholalah) masuk neraka 


Hal ini tidak mungkin, bagaimana sifat baik dan sesat (dholalah) berkumpul dalam satu benda dan 
dalam waktu dan tempat yang sama, hal itu tentu mustahil. 


b. Kemungkinan kedua : 

ta Dan Han 
Semua "bid'ah yang jelek" itu sesat (dholalah), dan semua yang sesat (dholalah) masuk neraka 
Jadi kesimpulannya bid'ah yang sesat masuk neraka adalah bid'ah sayyiah (bid'ah yang jelek). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Jauhilah oleh kalian perkara baru, karena 
sesuatu yang baru (di dalam agama) adalah bid'ah , kullu bid"ah dholalah (HR Ahmad, Abu 
Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi & Hakim) 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari “Aisyah radliallahu “anha berkata, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membuat perkara baru dalam "urusan kami "ini 
yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak“. Diriwayatkan pula oleh “Abdullah bin Ja'far 
Al Makhramiy dan “Abdul Wahid bin Abu “Aun dari Sa'ad bin Ibrahim (HR Bukhari 2499) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “sesungguhnya 
agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia, dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Dari keempat hadits di atas dapat diketahui bahwa bid'ah yang sayyiah (jelek) adalah bid'ah dalam 
urusan agama atau "urusan kami" atau perkara syariat (segala perkara yang telah 
disyariatkanNya/diwajibkanNya) atau mengada-ada dalam urusan yang merupakan hak Allah 
ta'ala menetapkannya yakni melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, mengharamkan sesuatu 
yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya. 


Sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa contoh atau suri 
tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat , baik atau buruk, ke dalam sunnah hasanah 
atau sunnah sayyiah 


0. A0 So 4 


PP Ig Ia Aug ot Ag sanga jane Aa Aa og pa Han Ka ym ia 
Ne Ga ai DN pil lag dia AN Jia it Jae Ll LA 5 Gi Ae JB AN Sg ar GP Lgu la 
da ai JK Sa IG ba da Yga A K AR Bilah Jo Gali SS Sat BA 
Ong Lag Jah Kian Ti GULAI GD oya Ga pg “ It Ke Tp IE ea PA OP IE 

Ha Pa EN IN EA Ap gir in tnya Ie ii Gan Ap 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6922 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


HA mani og ya Vo Jar 
Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir bin “Abdul 
Hamid dari Al A'masy dari Musa bin “Abdullah bin Yazid dan Abu Adh Dhuha dari “Abdurrahman 
bin Hilal Al “Absi dari Jarir bin “Abdullah dia berkata: Pada suatu ketika, beberapa orang Arab 
badui datang menemui Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian dari 
bulu domba (wol). Lalu Rasulullah memperhatikan kondisi mereka yang menyedihkan. Selain itu, 
mereka pun sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
menganjurkan para sahabat untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Tetapi sayangnya, 
para sahabat sangat lamban untuk melaksanakan anjuran Rasulullah itu, hingga kekecewaan 
terlihat pada wajah beliau. Jarir berkata: “Tak lama kemudian seorang sahabat dari kaum Anshar 
datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun dan kemudian diikuti oleh 
beberapa orang sahabat lainnya. Setelah itu, datanglah beberapa orang sahabat yang turut serta 
menyumbangkan sedekahnya (untuk diserahkan kepada orang-orang Arab badui tersebut) hingga 
tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah 
shalallahu “alaihi wassalam bersabda: “Siapa yang melakukan satu sunnah hasanah dalam Islam, 
maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut 
setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang melakukan satu 
sunnah sayyiah dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang 
mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” (HR 
Muslim 4830) 


Hadits di atas diriwayatkan juga dalam Sunan An-Nasa'i no.2554, Sunan At-Tirmidzi no. 2675, 
Sunan Ibnu Majah no. 203, Musnad Ahmad 5/357, 358, 359, 360, 361, 362 dan juga diriwayatkan 
oleh yang lainnya. 

Arti kata sunnah dalam sunnah hasanah atau sunnah sayyiah bukanlah sunnah Rasulullah atau 
hadits atau sunnah (mandub) karena tentu tidak ada sunnah Rasulullah yang sayyiah, tidak ada 
hadits yang sayyiah dan tidak ada perkara sunnah (mandub) yang sayyiah 


Jadi arti kata sunnah dalam sunnah hasanah atau sunnah sayyiah adalah contoh atau suri 
tauladan atau perkara baru, sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain sebelumnya 


Kesimpulannya, 


Sunnah hasanah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat yang 
tidak bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits , termasuk ke dalam bid'ah hasanah 


Sunnah sayyiah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat yang 
bertentangan dengan Al Guran dan Hadits , termasuk ke dalam bid'ah dholalah 


Imam Mazhab yang empat yang bertalaggi (mengaji) dengan Salaf Sholeh, contohnya Imam 

Syafi'i -rahimahullah menyampaikan 

lag dy ya Oa ant Lag 4 Al RAN Ga NA Yf Lot JI Ai Ula Gde al Lb ae AI nh aldi JG 
(ESL 2 313 “lh Aeilony— 3 amal AI Gi WS ja eh 

Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 

bertentangan dengan Al-Gur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) 

adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebaikan yang baru (tidak terdapat di 


masa Rasulullah) dan tidak bertentangan dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang 
terpuji (bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6923 


1 hal. 313). 


Contoh sunnah sayyiah (termasuk bid'ah dholalah) yakni perkara baru atau mencontohkan atau 
meneladankan perkara di luar perkara syariat yang bertentangan dengan Al Guran dan Hadits, 
perbuatan mempergunakan jejaring sosial facebook untuk bergunjing, menghasut, mencela, 
menghujat saudara muslim lainnya 


Contoh sunnah hasanah (termasuk bid'ah hasanah) perkara baru atau mencontohkan atau 
meneladankan perkara di luar perkara syariat yang tidak bertentangan dengan Al @uran dan 
Hadits, perbuatan mempergunakan jejaring sosial facebook untuk menyampaikan apa yang 
disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau sekedar mempergunakannya untuk 
membaca dan memahami uraian agama dalam rangka tholabul ilmi. 


Jadi kullu bid'ah menerima pengecualian pada bid'ah di luar perkara syariat yang tidak 
bertentangan dengan Al Aur'an dan Hadits 


Hal ini sesuai pula jika ditinjau dari ilmu nahwu 
Kalimat bid'ah (asu) di sini adalah bentuk ISIM (kata benda) bukan FI'IL (kata kerja). 


Dalam ilmu nahwu menurut kategorinya Isim terbagi 2 yakni Isim Ma'rifat (tertentu) dan Isim 
Nakirah (umum). 


Nah.. kata BID'AH ini bukanlah : 
1. Isim dhomir 
2. Isim alam 
3. Isim isyaroh 
4. Isim maushul 
5. Ber alif lam 


yang merupakan bagian dari Isim Ma'rifat. 


Jadi kalimat bid'ah di sini adalah Isim Nakiroh dan KULLU di sana berarti tidak ber-idhofah 
(bersandar) kepada salah satu dari yang 5 di atas. Seandainya KULLU ber-idhofah kepada salah 
satu yang 5 di atas, maka ia akan menjadi ma'rifat. Tapi pada 'KULLU BID'AH', ia ber-idhofah 
kepada nakiroh. Sehingga dhalalah-nya adalah bersifat “am (umum). Sedangkan setiap hal yang 
bersifat umum pastilah menerima pengecualian. 


Ulama yang sholeh, bersanad ilmu tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
seperti Imam Nawawi ra yang bermazhab Syafi'i mengatakan 

PA LS Sebab patin ita atu YG S3. 
“Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, “Kullu Bid'ah dlalalah” ini adalah “Amm Makhshush, kata- 


kata umum yang dibatasi jangkauannya. Jadi yang dimaksud adalah sebagian besar bid'ah itu 
sesat, bukan seluruhnya.” (Syarh Shahih Muslim, 6/154). 


Hadits “Kullu Bid'ah dlalalah” berdasarkan ilmu atau menurut tata bahasanya ialah “Amm 
Makhshush, artinya “makna bid'ah lebih luas dari makna sesat” sehingga “setiap sesat adalah 
bid'ah akan tetapi tidak setiap bid'ah adalah sesat?. 


Sebagian ulama berpendapat bahwa pengecualian itu pada perkara baru "urusan dunia" atau 
bid'ah duniawiyyah. 


Sangat keliru jika berpendapat bahwa bid'ah yang diperbolehkan atau bid'ah yang tidak masuk 
neraka adalah bid'ah urusan dunia (bid'ah duniawiyyah) karena bid'ah urusan dunia (bid'ah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6924 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


duniawiyyah) ada yang hasanah (baik) dan ada pula yang sayyiah (buruk). 


Tidak boleh kita mengeneralisir bahwa setiap bid'ah urusan dunia (bid'ah duniawiyyah) adalah 
boleh atau baik sebagaimana kaum sekulerisme menyalahgunakan hadits, "wa antum a'lamu bi 
amri dunyakum, “dan kamu sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu”. (HR. Muslim 
4358). Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/06/ 
urusan-dunia/ 


Bidah (perkara baru) "urusan dunia" atau bid'ah duniawiyyah harus pula ditetapkan kedalam 
hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah). Jika setiap akan melakukan 
perbuatan dan merujuk kepada hukum taklifi yang lima maka termasuk perbuatan merujuk dengan 
Al @ur'an dan Hadits. 


Perbuatan merujuk dengan Al Guran dan Hadits seperti itulah termasuk ke dalam dzikrullah 
(mengingat Allah) atau memandang Allah ta'ala sebelum melakukan perbuatan, sebagaimana UII! 
Albab, kaum muslim yang menggunakan lubb atau akal galbu atau muslim yang menundukkan 
akal pikirannya kepada akal galbu sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/29/tundukkan-akal-pikiran/ 
Ulil Albab sebagaimana firman Allah yang artinya, 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran: 191). 


“Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang dalam tentang Al Guran dan As Sunnah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar 
telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran 
(dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Jadi segala perbuatan atau segala urusan dunia yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam termasuk dalam perkara baru (bid'ah) di luar perkara syariat atau di 
luar apa yang telah disyariatkanNya (diwajibkanNya) jika bertentangan dengan Al Guran dan 
Hadits maka termasuk bid'ah dholalah dan jika tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits 
maka termasuk bid'ah hasanah atau sunnah hasanah. 


Kesimpulam akhir adalah, 


Siapa yang melakukan sunnah hasanah yakni mencontohkan atau meneladankan atau membuat 
perkara baru (bid'ah) di luar perkara syariat yang tidak bertentangan dengan Al Guran dan Hadits 
maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan perbuatan tersebut 
setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan siapa melakukan sunnah 
sayyiah yakni yang mencontohkan atau meneladankan atau membuat perkara baru (bid'ah) di luar 
perkara syariat yang bertentangan dengan Al Aur'an dan Hadits, maka ia mendapatkan dosanya 
dan dosa orang-orang yang mengamalkan perbuatan tersebut setelahnya tanpa mengurangi 
dosa-dosa mereka sedikitpun. 


Jadi para ulama yang sholeh yang membuat Ratib al Haddad, sholawat nariyah, sholawat badar, 
gasidah burdah, maulid barzanji atau orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid 
Nabi maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala-pahala dari orang-orang yang 
mengamalkannya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6925 | 


Perlu diketahui, contohnya kitab Barzanji ditulis oleh ulama yang sholeh dari keturunan cucu 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pengajaran agama dari orang tua-orang 
tua mereka terdahulu yang tersambung kepada lisannya Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan 
pengajaran agama langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni Sayid Ja'far ibn 
Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn Abdul Sayid ibn Abdul Rasul ibn 
Galandar ibn Abdul Sayid ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf 
ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al-Imam Musa Al-Kazim ibn Al-Imam Ja'far 
As-Sodig ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir ibn Al-Imam Zainal Abidin ibn Al-lImam Husain ibn 
Sayidina Ali r.a. 


Sayyid Ja'far adalah seorang mufti di Madinah , tentu kita tahu bagaimana kompetensi mutfti pada 
zaman dahulu. Datuk-datuk Sayyid Ja'far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu 
dan amalnya, keutamaan dan keshalihannya. Beliau mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji, jiwa 
yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-@uran dan 
Sunnah, wara, banyak berzikir, sentiasa bertafakkur, mendahului dalam membuat kebajikan 
bersedekah,dan pemurah. Semasa kecilnya beliau telah belajar Al-@uran dari Syaikh Ismail Al- 
Yamani, dan belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syaikh Yusuf As-So'idi dan Syaikh 
Syamsuddin Al-Misri. Antara guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat adalah : Sayid Abdul 
Karim Haidar Al-Barzanji, Syeikh Yusuf Al-Kurdi, Sayid Athiyatullah Al-Hindi. 


Sayid Ja'far Al-Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, antaranya: Shoraf, Nahwu, Manthig, 
Ma'ani, Bayan, Adab, Figh, Usulul Figh, Faraidh, Hisab, Usuluddin, Hadits, Usul Hadits, Tafsir, 
Hikmah, Handasah, A'rudh, Kalam, Lughah, Sirah, Giraat, Suluk, Tasawuf, Kutub Ahkam, Rijal, 
Mustholah 


Sebaliknya mereka yang melarang peringatan Maulid Nabi, Ratib al Haddad, sholawat nariyah, 
sholawat badar, gasidah burdah, maulid barzanji menjadikan mereka terjerumus menjadi ahli 
bid'ah yakni mengada ada dalam urusan agama atau mengada ada dalam "urusan kami" atau 
mengada ada dalam perkara syariat (segala perkara yang telah disyariatkanNya/diwajibkanNya) 
atau mengada-ada dalam urusan yang merupakan hak Allah ta'ala menetapkannya yakni 
melarang sesuatu yang tidak dilarangNya. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” 
(AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits Gudsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at-Taubah (9/:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6926 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Demikianlah betapa halusnya hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi agar mereka memahami Al @ur'an dan Hadits dengan makna dzahir atau 
yang kami namakan pemahaman dengan metodologi “terjemahkan saja” berdasarkan arti bahasa 
(lughot) dan istilah (terminologi). Hal ini umum terjadi pada mereka yang memahami agama 
berlandaskan muthola'ah , menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri. 


Dalam memahami Al @uran dan Hadits atau berpendapat atau berfatwa harus berdasarkan ilmu. 
Sanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ilmu 
untuk memahami Al Guran dan Hadits. 


Mereka tidak memperhatikan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi”). Mereka tidak juga memperhatikan sifat lafadz- 
lafadz dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada 
lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada 
yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat dan lain lainnya. 


Begitupula dengan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Zionis Yahudi agar mereka memahami Al Guran dan Hadits dengan makna dzahir selain dapat 
menjerumuskan mereka menjadi ahli bid'ah adalah menjurumuskan mereka kedalam kekufuran 
dalam itigod. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
“Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6927 ) 


(jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya “Kafir 
(orang yang kufur dalam itigod) 


Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan 
(jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut 
hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 


Ptigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Salaf yang sholeh mengatakan 
SIB ASI Dina Lead Wol 3 Aka 1 Cly Gp Olly al gp Ullag ENY El 2 elaa g3 AI JU 
Dodi YG Kelor LS Lag.al 


“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza'iy, Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, Laits 
bin Sa'ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka semuanya berkata 
kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir" 


Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan: 
As DI 4 DE 0 pamk dadi Ap Il AI Hung Lo JS 


“Setiap sesuatu yang Allah menyifati diri-Nya dengan sesuatu itu, maka tafsirannya adalah 
bacaannya (tilawahnya) dan diam daripada sesuatu itu”. 


Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ingin memalingkan kita dari mencari makna dzahir dari 
ayat-ayat sifat dengan cukup melihat bacaannya saja, tafsiruhu tilawatuhu: tafsirannya adalah 
bacaannya. Bacaannya adalah melihat dan mengikuti huruf-perhurufnya, bukan maknanya, bukan 
tafsiruhu ta'rifuhu. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi'tigodkan berdasarkan maknanya 
secara dzahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-lafazh 
ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke sana. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat , Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “Jawaban yang kita 
pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki 
kompetensi di dalamnya adalah agar mengimaninya dan tidak -—secara mendetail- membahasnya 
dan membicarakannya. Sebab bagi orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman 
untuk jatuh dalam kesesatan tasybih" 


Keterjerumusan kekufuran dalam i'tigod adalah hal yang dialami oleh ulama Ibnu Taimiyyah 
sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu seperti dalam tulisan pada : 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ atau pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 
Bahkan karena kesalahpahamannya mengakibatkan Ibnu Taimiyyah wafat di penjara 
sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ 
ke-langit-dunia 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6928 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1512. Pengajaran agama 


Hal yang harus kita ingat, kaum muslim pada umumnya dan khususnya di negeri kita 
mendapatkan pengajaran agama dari para ulama yang sholeh, kalangan Ahlul Bait, keturunan 
cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni para Habib dan para Sayyid yang mendapatkan 
pengajaran agama dari orang tua-orang tua mereka terdahulu yang tersambung kepada Imam 
Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran agama langsung dari lisannya Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam. InsyaAllah terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan 
akidahnya. 


Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 
Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 
menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 
keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung 
Jati. 


Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 


kekkk 


kxekk 


awal kutipan 


“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 
wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 
saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 
dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 
dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 
sendiri mengatakan, 'kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di 
Syurga'. Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif 
yang berarti orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. 


Sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang 
ketanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 


Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 
Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 
Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 
ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 
Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Gadri. Di Siak oleh keluaga 
Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 
Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 
Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 


Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 
negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 
hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Mugaddam. Yang banyak kita kenal 
dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafagih, Balfagih, Alaydrus, bin Syekh 
Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya ... 
..dan seterusnya. 


Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadramaut (Yaman 
selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 
Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 
mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6929 | 


Mesir, Bagdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NA@IB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36- 
37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra. 
“““## akhir kutipan 


kekkkk 


Hati-hati dengan mereka yang mengaku-aku mengikuti imam Ahlul Bait namun berbeda dengan 
apa yang disampaikan Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far 
Ash Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra bin Sayyidina Ali 
ra untuk mengikuti Imam Mazhab yang empat yang bertemu dan bertalaggi (mengaji) dengan 
Salafush Sholeh. 


Silahkan telusuri apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, 
sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke 
Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan 
Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan 
yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilallah 
Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Gur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Begitupula hati-hati dengan mereka yang mengaku-aku mengikuti Salafush Sholeh namun tidak 
bertemu atau bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Mereka tidak sejalan dengan Imam 
Mazhab yang empat yang bertemu dan bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 
Mereka pada hakikatnya mendapatkan pengajaran agama dari para ulama yang dipaksakan oleh 
penguasa kerajaan dinasti Saudi untuk mengikuti prasangka atau akal pikiran Muhammad bin 
Abdul Wahhab. 
Ulama Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz ketika mentashhihkan kitab biografi ulama Muhammad 
ibnu Abdil Wahhab karya Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami yang menyampaikan bahwa 
Wahhabi adalah pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 

- Di halaman 59 disebutkan : “maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahhabi” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6930 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Di halaman 60 disebutkan : “ atas dasar dari dakwah agama wahhabi di Mekkah” , “mereka 
beragama dengan Islam atas Mazhab Wahhabi" 


Firgah atau sekte Wahhabi adalah mereka yang beragama mengikuti prasangka atau akal pikiran 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang menurut pengakuannya mengikuti pemahaman ulama 
Ibnu Taimiyyah 


Perhatikan bagaimana ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti pemahaman ulama Ibnu 
Taimiyyah. Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab tentu tidak bertemu dengan ulama Ibnu 
Taimiyyah karena masa kehidupannya terpaut lebih dari 350 tahun. Artinya ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab memahami agama berdasarkan muthola'ah , menelaah kitab ulama Ibnu 
Taimiyyah dengan akal pikirannya sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6931 


“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Mereka korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh 
kaum Zionis Yahudi sehingga cara memahami Al Guran dan Hadits mengikuti cara pemahaman 
Ibnu Taimiyyah atau pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Mereka memahami Al @uran dan Hadits dengan makna dzahir atau yang kami namakan 
pemahaman dengan metodologi “terjemahkan saja” berdasarkan arti bahasa (lughot) dan istilah 
(terminologi). Hal ini umum terjadi pada mereka yang memahami agama berlandaskan muthola'ah 
, menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri. 


Dalam memahami Al @Guran dan Hadits atau berpendapat atau berfatwa harus berdasarkan ilmu. 
Sanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ilmu 
untuk memahami Al Guran dan Hadits. 


Mereka tidak memperhatikan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). Mereka tidak juga memperhatikan sifat lafadz- 
lafadz dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada 
lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada 
yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat dan lain lainnya. 


Begitupula pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang menjadi panutan Muhammad bin Abdul 
Wahhab dan para pengikutnyapun telah keluar (kharaja) dari apa yang dipahami oleh kaum 
muslim pada umumnya. 


Setiap pemahaman yang telah keluar (kharaja) dari apa yang dipahami oleh kaum muslim pada 
umumnya dinamakan sebagai kaum khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij 
(bentuk isim fail) artinya yang keluar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakannya 
sebagai “anak panah yang meluncur dari busurnya” (HR Muslim 1773) 


Hadit selengkapnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “akan muncul suatu firgah/ 
sekte/kaum dari umatku yang pandai membaca Al Gur'an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa- 
apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat 
mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Gur'an dan 
mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an 
itu adalah (bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. 
Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya” (HR Muslim 1773) 


Semula Ibnu Taimiyyah bertalaggi (mengaji) dengan para ulama bermazhab dengan Imam Ahmad 
bin Hambal namun pada akhirnya Ibnu Taimiyyah lebih bersandar kepada upaya pemahamannya 
sendiri melalui muthola'ah , menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri sehingga 
pemahamannya bertentangan dengan pemahaman Imam Mazhab yang empat. Hal ini telah 
diuraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab- 
hambali/ dan bantahan pemahaman Ibnu Taimiyyah dari para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah 
sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ 
ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6932 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Begitupula Hadratusy Syeikh Hasyim Asy'ari (pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang Jawa 
Timur dan pendiri organisasi Nahdhatul Ulama) dalam kitab “Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah” 
telah membantah apa yang dipahamai oleh Ibnu Taimiyyah maupun apa yang dipahami oleh 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. Kutipannya dapat di baca pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/22/kabar-waktu-lampau/ 


Bahkan karena kesalahpahamannya mengakibatkan Ibnu Taimiyyah wafat di penjara 
sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ 
ke-langit-dunia 

Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam memilih dan mengikuti hasil pemahaman (ijtihad) seorang 
ulama. Apalagi jika hasil pemahaman (ijtihad) ulama tersebut sering dikritik atau dibantah oleh 
banyak ulama lainnya. 


Apalagi mengikuti pendapat seorang ulama yang sudah dinyatakan oleh ulama yang sholeh 
keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai ulama yang dapat menyesatkan 
kaum muslim sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 
option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 


Jangan menimbulkan penyesalan di akhirat kelak karena salah mengikuti ulama. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1513. Penjelasan Beberapa Sekte Syiah dan Wahabi 
Berikut kami kutipkan sikap FPI terhadap Syiah dan Wahabi dari http://fpi.or.id/?pzdetail&nid-98 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Sehubungan dengan bermunculan beragam macam pertanyaan bahkan fitnah dan tuduhan 
dalam berbagai blog mau pun facebook di dunia maya tentang agidah FPI, ditambah lagi 
banyaknya desakan dari berbagai pihak agar FPI menyampaikan sikapnya secara terbuka 
tentang SYI'AH dan WAHABI. Maka kami redaksi fpi.or.id berinisiatif untuk menukilkan 
pernyataan Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieg Syihab, MA, saat DIKLAT Sehari FPI 
di akhir tahun 2009 yang lalu berkaitan dengan ASASI PEJUANGAN FPI yang terkait asas, 
agidah, dan madzhab Organisasi. 


FPI adalah organisasi AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR yang berasaskan ISLAM dan ber- 
agidahkan AHLUS SUNNAH WAL JAMAYAH serta bermadzhab figih SYAFI'. Jadi, FPI bukan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6933 


SYI'AH atau pun WAHABI. 
SYI'AH 


Pandangan FPI terhadap SYI'AH sebagai berikut : FPI membagi Syi'ah dengan semua 
sektenya menjadi TIGA GOLONGAN : Pertama, SYI'AH GHULAT yaitu Syi'ah yang 
menuhankan/menabikan Ali ibn Abi Thalib RA atau meyakini Al-@ur'an sudah di-TAHRIF 
(dirubah/ditambah'/dikurangi), dan sebagainya dari berbagai keyakinan yang sudah 
menyimpang dari USHULUDDIN yang disepakati semua MADZHAB ISLAM. Syi'ah golongan 
ini adalah KAFIR dan wajib diperangi. 


Kedua, SYI'AH RAFIDHOH yaitu Syi'ah yang tidak berkeyakinan seperti Ghulat, tapi 
melakukan penghinaan/penistaan/pelecehan secara terbuka baik lisan atau pun tulisan 
terhadap para Sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar RA dan Umar RA atau terhadap para 
isteri Nabi SAW seperti 'Aisyah RA dan Hafshah RA. Syi'ah golongan ini SESAT, wajib dilawan 
dan diluruskan. 


Ketiga, SYI'AH MU'TADILAH yaitu Syi'ah yang tidak berkeyakinan Ghulat dan tidak bersikap 
Rafidhah, mereka hanya mengutamakan Ali RA di atas sahabat yang lain, dan lebih 
mengedapankan riwayat Ahlul Bait daripada riwayat yang lain, secara ZHOHIR mereka tetap 
menghormati para sahabat Nabi SAW, sedang BATHIN nya hanya Allah SWT Yang Maha 
Tahu, hanya saja mereka tidak segan-segan mengajukan kritik terhadap sejumlah sahabat 
secara ilmiah dan elegan. Syi'ah golongan inilah yang disebut oleh Prof. DR. Muhammad Sa'id 
Al-Buthi, Prof. DR. Yusuf Gardhawi, Prof. DR. Wahbah Az-Zuhalli, Mufti Mesir Syeikh Ali 
Jum'ah dan lainnya, sebagai salah satu Madzhab Islam yang diakui dan mesti dihormati. Syi'ah 
golongan ketiga ini mesti dihadapi dengan DA"WAH dan DIALOG bukan dimusuhi. 


WAHABI 


Ada pun Pandangan FPI terhadap WAHABI sebagai berikut : FPI membagi WAHABI dengan 
semua sektenya juga menjadi TIGA GOLONGAN : Pertama, WAHABI TAKFIRI yaitu Wahabi 
yang mengkafirkan semua muslim yang tidak sepaham dengan mereka, juga menghalalkan 
darah sesama muslim, lalu bersikap MUJASSIM yaitu mensifatkan Allah SWT dengan sifat- 
sifat makhlug, dan sebagainya dari berbagai keyakinan yang sudah menyimpang dari 
USHULUDDIN yang disepakati semua MADZHAB ISLAM. Wahabi golongan ini KAFIR dan 
wajib diperangi. 

Kedua, WAHABI KHAWARIJ yaitu yang tidak berkeyakinan seperti Taktfiri, tapi melakukan 
penghinaan/penistaan/pelecehan secara terbuka baik lisan mau pun tulisan terhadap para 
Ahlul Bait Nabi SAW seperti Ali RA, Fathimah RA, Al-Hasan RA dan Al-Husein RA mau pun 
'Itrah/Dzuriyahnya. Wahabi golongan ini SESAT sehingga mesti dilawan dan diluruskan. 


Ketiga, WAHABI MU'TADIL yaitu mereka yang tidak berkeyakinan Takfiri dan tidak bersikap 
Khawarij, maka mereka termasuk MADZHAB ISLAM yang wajib dihormati dan dihargai serta 
disikapi dengan DA'WAH dan DIALOG dalam suasana persaudaraan Islam. 


Dengan demikian, FPI sangat MENGHARGAI PERBEDAAN, tapi FPI sangat MENENTANG 
PENYIMPANGAN. Oleh karena itu semua, FPI menyerukan kepada segenap Umat Islam agar 
menghentikan/membubarkan semua majelis/mimbar mana saja yang secara terbuka 
melecehkan/menghina/menistakan Ahlul Bait dan Shahabat Nabi SAW atau menyebarluaskan 
berbagai KESESATAN atau melakukan PENODAAN terhadap agama, lalu menyeret para 
pelakunya ke dalam proses hukum dengan tuntutan PENISTAAN AGAMA 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6934 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Jelas dalam kutipan di atas bahwa yang dapat ditolerir adalah SYI'AH MU'TADILAH, Syi'ah yang 
tidak berkeyakinan Ghulat dan tidak bersikap Rafidhah dan WAHABI MU'TADIL yaitu mereka 
yang tidak berkeyakinan Taktfiri dan tidak bersikap Khawarij. 


Khawarij adalah mereka yang pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman kaum 
muslim pada umumnya. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya 
yang keluar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakannya sebagai “anak panah yang 
meluncur dari busurnya” (HR Muslim 1773) 


Hadits selengkapnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “akan muncul suatu firgah/ 
sekte/kaum dari umatku yang pandai membaca Al Gur'an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa- 
apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat 
mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Gur'an dan 
mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an 
itu adalah (bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. 
Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya” (HR Muslim 1773) 


Juga dalam kutipan di atas Wahabi yang dapat ditolerir adalah yang tidak bersikap MUJASSIM 
yaitu mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhlug, dan sebagainya dari 
berbagai keyakinan yang sudah menyimpang dari USHULUDDIN yang disepakati semua 
MADZHAB ISLAM 


Hal serupa disampaikan oleh ulama yang sholeh dari kalangan Ahlul Bait, keturunan cucu 
Rasulullah shallallahu alaihu wasallam yakni Habib Munzir Al Musawa dalam tulisan pada http:// 
majelisrasulullah.org/index.php? 

option-com simpleboard&ltemid-34&func-view&id-9666&catid-7 bahwa Wahabi yang tidak 
dapat ditolerir adalah Wahabi yang mempermasalahkan makna ayat : "Arrahmaanu 'alal 
Arsyistawa” (AS. Thaha: 5) 


keke kekkk 


awal kutipan 


Berkata Almuhaddits Hujjatul Islam Al Imam Malik rahimahullah ketika datang seseorang 
yangg bertanya makna ayat : "Arrahmaanu 'alal Arsy Istawa”, Imam Malik menjawab : ”Majhul, 
Ma'gul, Imaan bihi wajib, wa su'al 'anhu bid'ah (tidak diketahui maknanya, dan tidak boleh 
mengatakannya mustahil, percaya akannya wajib, bertanya tentang ini adalah Bid'ah 
Munkarah), dan kulihat engkau ini orang jahat, keluarkan dia..!”, demikian ucapan Imam Malik 
pada penanya ini, hingga ia mengatakannya : "kulihat engkau ini orang jahat”, lalu 
mengusirnya, tentunya seorang Imam Mulia yang menjadi Muhaddits Tertinggi di Madinah 
Almunawwarah di masanya yang beliau itu Guru Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan 
ucapan seperti itu, kecuali menjadi dalil bagi kita bahwa hanya orang orang yang tidak baik 
yang mempermasalahkan masalah ini. Siapakah mereka ? 

“““## akhir kutipan 


kekkkk 


Begitupula telah disampaikan oleh ulama yang sholeh dari Negeri Sembilan, Malaysia yakni Ustaz 

Zamihan al-Ghari ketika bedah buku bertajuk “Penyelewengan Fahaman Tajsim Wahhabiy” 

membongkar segala permasalahan Agidah Tajsim Wahhahkiy. 
http://www.youtube.com/watch?v-XpGUEfROSv4 
http://www.youtube.com/watch?v-ACGtp3Ze7eA 


Begitupula Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6935 ) 


Rahman “Ala al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya 
waktu, Dia Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak 
membutuhkan kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala 
keserupaan” 


Imam Syafi'i - rahimahullah juga menjelaskan bahwa “jika Allah bertempat di atas “Arsy maka 
pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti akan memiliki bentuk tubuh dan batasan, 
dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua." 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Awal, maka 
tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Mu, Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Akhir, maka tidak 
ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Yang Zhahir, maka tidak ada sesuatu di atasMu. Ya 
Allah, Engkaulah Tuhan Yang Bathin, maka tidak ada sesuatu di bawahMu?. (HR Muslim 4888) 


Rasulullah bersabda “wa Robbal 'arsyil “azhiimii” , “Tuhan yang menguasai “Arsy” (HR Muslim 
4888) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-lmam Abu Hanifah menuliskan: 
ee LA Pa LAI bat sn cale Kisa, 4) Ie ul Pa or gal LAI de Hiy Slbaaa D1 ab B3 
(Se WS 2 IA SS yh HA 
“Kita menetapkan sifat Istiwa bagi Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan 
kepada arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa Dia bertempat atau bersemayam di 
arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan 
kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya 
maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak 
mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah 
membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy 
dimanakah la? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah 
menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda 
makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung” 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi yakni mereka kembali kepada Al @ur'an dan As Sunnah dengan makna 
dzahir atau yang kami namakan pemahaman dengan metodologi “terjemahkan saja” berdasarkan 
arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi). Hal ini umum terjadi pada mereka yang memahami 
agama berlandaskan muthola'ah , menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6936 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”Barangsiapa yang berkata 
mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Dalam memahami Al @uran dan Hadits atau berpendapat atau berfatwa harus berdasarkan ilmu. 
Sanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ilmu 
untuk memahami Al Guran dan Hadits. 


Mereka tidak memperhatikan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). Mereka tidak juga memperhatikan sifat lafadz- 
lafadz dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada 
lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada 
yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat dan lain lainnya. 


Dikarenakan mereka memaknai secara dzahir dapat berakibat terjerumus kekufuran dalam i'tigod 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6937 ) 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 

Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 

Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan 
(jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya “Kafir 
(orang yang kufur dalam itigod) 

Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan 
(jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut 
hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 
Itigad yang benar adalah itigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Salaf yang sholeh mengatakan 

SIB ASI Oli Lead Wol 3 Akan gt Cly Gp Ola al gp Ullag ENY oil 2 laa g3 Ad JU 
5 yaa SY el LS Lag.al 

“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza'iy, Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, Laits 


bin Sa'ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka semuanya berkata 
kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir 


Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan: 

As DI 4 SIDE 0 pamk dadi A3 Il OI Hung Lo JS 
“Setiap sesuatu yang Allah menyifati diri-Nya dengan sesuatu itu, maka tafsirannya adalah 
bacaannya (tilawahnya) dan diam daripada sesuatu itu”. 


Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ingin memalingkan kita dari mencari makna dzahir dari 
ayat-ayat sifat dengan cukup melihat bacaannya saja, tafsiruhu tilawatuhu: tafsirannya adalah 
bacaannya. Bacaannya adalah melihat dan mengikuti huruf-perhurufnya, bukan maknanya, bukan 
tafsiruhu ta'rifuhu. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi'tigodkan berdasarkan maknanya 
secara dzahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-lafazh 
ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke sana. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6938 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat , Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “Jawaban yang kita 
pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki 
kompetensi di dalamnya adalah agar mengimaninya dan tidak -secara mendetail- membahasnya 
dan membicarakannya. Sebab bagi orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman 
untuk jatuh dalam kesesatan tasybih" 


Keterjerumusan kekufuran dalam itigod adalah hal yang dialami oleh ulama Ibnu Taimiyyah 

sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu seperti dalam tulisan pada : 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ atau pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Bahkan karena kesalahpahamannya mengakibatkan Ibnu Taimiyyah wafat di penjara 

sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ 

ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah- 

taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1533. Tauhid jadi tiga dapat menyebabkan mereka 
bersikap radikal 


Salah satu contoh akibat pemaksaan penguasa kerajaan dinasti Saudi terhadap para ulama 
disana untuk mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab adalah adanya pembagian 
atau konsep “tauhid jadi tiga” sehingga menimbulkan sikap ekstremisme atau radikalisme mereka 
terhadap kaum muslim pada umumnya 


Kita bisa melihat contoh pembagian atau konsep “tauhid jadi tiga” sebagaimana yang dipahami 
dan disebarluaskan oleh ulama Muhammad bin Abdul Wahhab pada @awaidul Arba' yang 
disyarahkan oleh ulama Sholih Fauzan Al-Fauzan pada http:// 


mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/03/pemahaman-tauhid-maw.pdf 


Pembagian atau konsep “tauhid jadi tiga” menimbulkan sikap ekstremisme atau radikalisme atau 
prasangka buruk ulama Muhammad bin Abdul Wahhab maupun para pengikutnya bahwa kaum 
muslim yang tidak sepemahaman dengannya baru bertauhid Rububiyah dan tidak memenuhi 
tauhid Uluhiyah. 


Ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abuya Prof. Dr. 
Assayyid Muhammad Bin Assayyid Alwi Bin Assayyid Abbas Bin Assayyid Abdul Aziz Almaliki 
Alhasani Almakki Alasy'ari Assyadzili mengatakan 


kerkk kekkk 


awal kutipan 


“Tiga Pembagian Tauhid sebagai faktor dominan di antara faktor terpenting dan dominan yang 
menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme adalah apa yang kita saksikan 
bersama pada metode pembelajaran tauhid dalam kurikulum sekolah. Dalam materi tersebut 
terdapat pembagian tauhid menjadi tiga bagian: 

1) Tauhid Rububiyyah, 

2) Tauhid Uluhiyyah, 

3) Tauhid Asma' was Shifaat. 


(Padahal pembagian seperti ini), tidak pernah dikenal oleh generasi salaf dari masa Sahabat, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6939 | 


Tabi'in maupun Tabi'it Taabi'in. Bahkan, pembagian dengan format seperti ini tidak terdapat 
dalam al @uran atau Sunnah Nabawiyyah. 


Jadi, pembagian (tagsiim) tersebut tak lebih merupakan ijtihad yang dipaksakan dalam 
masalah ushuluddin serta tak ubahnya seperti tongkat yang berfungsi membuat perpecahan di 
antara umat Islam dengan konsekuensi hukumnya yang memunculkan sebuah konklusi bahwa 
kebanyakan umat Islam telah kafir, menyekutukan Allah, dan lepas dari tali tauhid.” 


kekkk keke 


akhir kutipan 


Ustadz Muhammad Idrus Ramli, Madzhab Al-Asy'ari, Benarkah Ahlussunnah Wal-Jama'ah? 
(Jawaban Terhadap Aliran Salafi), Penerbit Khalista, Surabaya hal 224 s/d 230) 


kekkk keke 


awal kutipan 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar bin Utsman Al Abdi telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Alyamah bin Martsad dari Sa'ad bin Ubaidah dari Al Bara' bin Azib dari nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan 
ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. (AS Ibrahiim: 27) beliau 
bersabda: (Ayat ini) turun berkenaan dengan adzab kubur, ia ditanya: “Siapa Rabbmu? ' ia 
menjawab: 'Rabbku Allah, nabiku Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam.' Itulah firman Allah 
“azza wajalla: Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh 
itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. (AS Ibrahiim: 27) (HR. Muslim 5117). 


Hadits diatas memberikan pengertian, bahwa Malaikat Munkar dan Nakir, akan bertanya 
kepada si mayit tentang Rabb, bukan Ilah, karena kedua Malaikat tersebut tidak membedakan 
antara Rabb dengan Ilah atau antara Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah. 


Seandainya pandangan Ibn Taimiyah dan Wahhabi yang membedakan antara Tauhid 
Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah itu benar, tentunya kedua Malaikat itu akan bertanya 
kepada si mayit dengan, “Man Ilahuka (Siapa Tuhan Uluhiyyah-mu)?”, bukan “Man Rabbuka 
(Siapa Tuhan Rububiyyah-mu)?” atau mungkin keduanya akan menanyakan semua, “Man 
Rabbuka wa man Ilahuka?” 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Pada hakikatnya tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyah tidak dapat dipisahkan karena ada 
keterkaitan (talazum) yang sangat erat. Salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dikatakan 
bertauhid atau beriman. Tidak dikatakan kaum non muslim itu bertauhid atau beriman dan tidak 
ada pula istilah mukmin musyrik sebagaimana yang dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/10/mukmin-musyrik/ 

Gus A'ab, sapaan akrab KH Abdullah Syamsul Arifin mengatakan “istilah mukmin (beriman) dan 
muysrik (menyekutukan Tuhan), dua term yang berbeda, sehinga tidak bisa disandingkan”. 
Tujuannya sebenarnya pembagian tauhid jadi tiga adalah untuk membenarkan pendapat mereka 
bahwa orang-orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk dengan para Wali Allah 
dan para Nabi itu telah beribadah kepada selain Allah dan melanggar Tauhid Uluhiyyah sehingga 
timbullah sikap ekstrimisme atau radikalisme dalam bentuk vonis syirik. 


Kami kutipkan dari tulisan pada http://allangkati.blogspot.com/2010/07/keganasan-wahabi-di- 
pakistan.html 


"“"## awal kutipan 


kxekk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6940 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Para pengikut ajaran wahhabi adalah kelompok yang sangat membencikan orang-orang sufi 
dan mengkafirkan mereka, mereka menganggap bahwa orang -orang sufi menyembah 
kuburan-kubura wali sehingga halal darahnya di bunuh, pemahaman ini bersumber dari agidah 
mereka yang menyatakan bahwa tauhd itu terbagi kepada tiga bahagian, tauhid Rububiyah, 
tauhid Uluhiyah, tauhid asma' dan sifat, orang-orang sufi hanya percaya dengan tauhid 
rububiyyah dan tidak menyakini tauhid uluhiyyah, sebab itulah mereka kafir dan boleh di 
bunuh, bahkan mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir gurasy lebih bagus tauhidnya 
daripada orang-orang sufi. 

“akhir kutipan 


kekkk 


Kita simak saja apa yang disampaikan oleh ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan 
cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pengajaran agama dari orang tua- 
orang tua mereka terdahulu yang tersambung kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan 
pengajaran agama langsung dari lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sehingga terjaga 
kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan agidahnya seperti Habib Munzir Al Musawa 


kekkk keke 


awal kutipan 


“Tak ada ulama salaf yang sholeh yang membedakan antara tawassul pada yang hidup dan 
mati, karena tawassul adalah berperantara pada kemuliaan seseorang, atau benda (seperti air 
liur yang tergolong benda) dihadapan Allah, bukanlah kemuliaan orang atau benda itu sendiri, 
dan tentunya kemuliaan orang dihadapan Allah tidak sirna dengan kematian. 


Justru mereka yang membedakan bolehnya tawassul pada yang hidup saja dan 
mengharamkan pada yang mati, maka mereka itu malah dirisaukan akan terjerumus pada 
kemusyrikan karena menganggap makhluk hidup bisa memberi manfaat, sedangkan akidah 
kita adalah semua yang hidup dan yang mati tak bisa memberi manfaat apa apa kecuali 
karena Allah memuliakannya, bukan karena ia hidup lalu ia bisa memberi manfaat dihadapan 
Allah, berarti si hidup itu sebanding dengan Allah??, si hidup bisa berbuat sesuatu pada 
keputusan Allah?? 


Tidak saudaraku.. Demi Allah bukan demikian, Tak ada perbedaan dari yang hidup dan dari 
yang mati dalam memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 


Yang hidup tak akan mampu berbuat terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 
yang mati pun bukan mustahil memberi manfaat bila memang di kehendaki oleh Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. 


Ketahuilah bahwa pengingkaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang yang 
mati adalah dirisaukan terjebak pada kekufuran yang jelas, karena hidup ataupun mati tidak 
membedakan kodrat Ilahi dan tidak bisa membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 


Ketakwaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap abadi 
walau mereka telah wafat” 


Sumber: http://majelisrasulullah.org/index.php? 
optionzcom simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22457&catid-7 
“““## akhir kutipan 


keke 


Para Sahabat , bertawassul dan bertabarruk ke makam Rasulullah sebagaimana yang 
disampaikan oleh Ibnu katsir dalam kitab tarikhnya 7/105: “Berkata al hafidz Abu Bakar al Baihagi, 
telah menceritakan Abu Nashar bin Gutadah dan Abu bakar al Farisi, mereka berdua berkata: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6941 | 


telah menceritakan kepada kami Abu Umar bin Mathor, telah menceritakan kepada kami Ibrahim 
bin Ali Addzahli, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah menceritakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah dari 'Amasy dari Abi Shalih dari Malik Ad Daar la berkata, “Orang-orang 
mengalami kemarau panjang saat pemerintahan Umar. Kemudian seorang laki-laki datang ke 
makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata “Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa”. Kemudian orang tersebut mimpi 
bertemu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dikatakan kepadanya “datanglah kepada Umar 
dan ucapkan salam untuknya beritahukan kepadanya mereka semua akan diturunkan hujan. 
Katakanlah kepadanya “bersikaplah bijaksana, bersikaplah bijaksana”. Maka laki-laki tersebut 
menemui Umar dan menceritakan kepadanya akan hal itu. Kemudian Umar berkata “Ya Tuhanku 
aku tidak melalaikan urusan umat ini kecuali apa yang aku tidak mampu 
melakukannya” (Sanadnya shahih adalah penetapan dari Ibnu katsir. Malik adalah Malik Ad Daar 
dan ia seorang bendahara gudang makanan pada pemerintahan Umar,ia adalah tsigoh) 


Al hafidz Ibnu Hajar al Asgolani dalam fathul bari juz 2 pada kitab aljumah bab sualun nas al imam 
idza gohathu”, Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari riwayat Abu 
Shalih As Saman dari Malik Ad Daar seorang bendahara Umar. la berkata “Orang-orang 
mengalami kemarau panjang saat pemerintahan Umar. Kemudian seorang laki-laki datang ke 
makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata “Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa datanglah kepada Umar dst..dan 
laki-laki itu adalah Bilal bin Haris al Muzani. 


Begitupula sebagaimana yang disampaikan Sahabat Nabi sebagaimana yang terlukis pada Tafsir 
Ibnu Katsir pada ( AS An Nisaa (4 : 64 ) Scan kitab tafsir dapat dibaca pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/09/ikjuz5p281 285.pdf 

Berikut kutipannya 

““#“ awal kutipan 


Al-Atabi ra menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam, datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, “Assalamu'alaika, ya 
Rasulullah (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah 
mendengar Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 
memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang' (AS An-Nisa: 64), 


Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan 
meminta syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku.” 


Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut , yaitu: “Hai sebaik-baik orang yang 
dikebumikan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran 
keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau 
menjadi penghuninya: di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan." 


Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali 
hingga tertidur. 


Kekek 


Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam., lalu beliau 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Hai Atabi, susullah orang Badui itu dan sampaikanlah 
berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya!” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6942 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Dengan pembagian atau konsep “tauhid jadi tiga” selain membedakan atau memisahkan dengan 
jelas antara Tauhid Rububiyyah dengan Tauhid Uluhiyyah, sikap ekstremisme atau radikalisme 
mereka ditimbulkan dari Tauhid Asma' was Shifaat yakni konsep memahami ayat-ayat 
mutasyabihat tentang sifat Allah dengan makna dzahir atau terjemahannya saja atau makna dari 
sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. 


Contoh sikap ekstremisme atau radikalisme diperlihatkan oleh seorang ustadz di kalangan mereka 


yang menyampaikan tulisannya pada http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah- 
kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah-kanan/ 

mereka sampaikan bahwa “kedua tangan Allah adalah kanan" adalah ahli bid'ah, orang-orang 
yang berjalan di dalam kegelapan bid'ah. 


Bahkan dengan itigod yang mereka sampaikan, mereka mengatasnamakannya sebagai itigod 
Salaful Ummah (para Sahabat, Taabi'in dan Taab'ut Taabi'in). Tanpa disadari mereka telah 
memfitnah para Sahabat, Taabi'in dan Taab'ut Taabi'in. 


Hadits yang mereka jadikan landasan i'tigod bahwa “kedua tangan Allah adalah kanan" salah 
satunya adalah : 


Ta nd 


Pa Apa PJ GI yaa GP Tae Dia Wa LI yani al) DA ot mna Ha al 2 al Was 
de uga AD Opa JPG pn Sen Pe png le AN uga Ala A1 al pai al JG pat ya AD XP 

La pala pen Dl Ga Ca Ka LAS on gram Sani DJ og AA ole dl Aap Gaul Ol ala 
3, 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair 
mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin “Uyainah dari “Amru -yaitu Ibnu 
Dinar- dari 'Amru bin Aus dari Abdullah bin “Amru, -dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan 
sesuatu yang sampai kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, dan dalam haditsnya Zuhair- dia 
berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang yang berlaku adil berada 
di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 
'azza wajalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang 


berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di 
bebankan kepada mereka.” (HR Muslim 3406) 


Hadits di atas sama sekali tidak terkait dengan sifat Allah ta'ala atau tidak menjelaskan bahwa 
Allah ta'ala mempunyai dua buah tangan dimana kedua-duanya adalah kanan. 


Makna hadits tersebut “tangan kanan Allah"adalah makna majaz yang maksudnya adalah manusia 
yang dipercayai dan mewakilkan Allah ta'ala dalam menegakkan keadilan adalah orang-orang 
yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di 
bebankan kepada mereka. 


Jika beri'tigod dengan makna dzahir bahwa “kedua tangan Allah adalah kanan" maka akan 
bertentangan dengan nash-nash lainnya seperti Rasulullah bersabda “Setelah itu, Allah akan 
melipat bumi dengan tangan kiri-Nya” (HR Muslim 4995) 


Hadits selengkapnya adalah 


2 3-9 


Jah saia ta adal Ad Rail Kg YAN Jang 52 AN Gagas lay dala AI lo AI Jua JB JB as op AD Ae 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6943 


Dam Sah Boke Gif WMA Ef Oa (B dtana SoeI adan A3 ag KA Gal Dani sal allah 
Abdullah bin “Umar dia berkata: “Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam telah bersabda: “Pada hari 
kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat langit. Setelah itu, Allah akan 
menggenggamnya dengan tangan kanan-Nya sambil berkata: “Akulah Sang Maha Raja. Di 
manakah sekarang orang-orang yang selalu berbuat sewenang-wenang? Dan di manakah orang- 
orang yang selalu sombong dan angkuh? ' Setelah itu, Allah akan melipat bumi dengan tangan 
kiri-Nya sambil berkata: “Akulah Sang Maha Raja. Di manakah sekarang orang-orang yang sering 
berbuat sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang sombong? “ (HR Muslim 4995). 


Hadits ini pun tidak terkait dengan sifat Allah atau tidak menjelaskan bahwa Allah ta'ala 
mempunyai dua buah tangan , tangan kananNya yang dipergunakan melipat langit dan tangan 
kiriNya digunakan melipat bumi. 


Makna hadits tersebut mengandung makna majaz yang maksudnya adalah tangan kanan terkait 
sesuatu yang baik yakni langit dan tangan kiri terkait sesuatu yang buruk yakni bumi. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis” (AS Al Mulk 
(671:3 ) 


“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.” (AS Ath Thalag (651: 12 ) 


“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian 
Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh: maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya” (AS 
At Tin (951: 4-6) 

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti 
sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) 
kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak 
dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan 
tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak 
disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa 
yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” (@S An Nuur (24:35 ) 


Bagian paling dasar, kehinaan, naar (Api), 7 lapis bumi terus naik 7 lapis langit, Nuur (Cahaya), 
kemuliaan. 


Langit ,di atas, tinggi sebagai kemuliaan, kebahagian diperlambangkan dengan Nuur (cahaya), 
Bumi, di bawah, rendah sebagai kehinaan, kesengsaraan diperlambangkan dengan Naar (api) 


Oleh karenanya sebaiknya janganlah memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna dzahir 
karena akan menjerumuskan kedalam kekufuran dalam i'tigod 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6944 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan 
(jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya “Kafir 
(orang yang kufur dalam i'tigod) 


Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan 
(jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut 
hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 
Ptigad yang benar adalah itigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Salaf yang sholeh mengatakan : 
SIB AAS Dina Lead Cd 3 Aan 31 Cly Sp Ola al ega Ullag ENY El 2 elang AI JU 
Dodi YG Kelor LS Lag.al 


“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza'iy, Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, Laits 
bin Sa'ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka semuanya berkata 
kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir" 


Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan: 
A8 DI 4 SIDE 0 pamk dadi A3 Il OI Hung Lo JS 


“Setiap sesuatu yang Allah menyifati diri-Nya dengan sesuatu itu, maka tafsirannya adalah 
bacaannya (tilawahnya) dan diam daripada sesuatu itu”. 


Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ingin memalingkan kita dari mencari makna dzahir dari 
ayat-ayat sifat dengan cukup melihat bacaannya saja, tafsiruhu tilawatuhu: tafsirannya adalah 
bacaannya. Bacaannya adalah melihat dan mengikuti huruf-perhurufnya, bukan maknanya, bukan 
tafsiruhu ta'rifuhu. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi'tigodkan berdasarkan maknanya 
secara dzahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-lafazh 
ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke sana. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat , Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “Jawaban yang kita 
pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki 
kompetensi di dalamnya adalah agar mengimaninya dan tidak -—secara mendetail- membahasnya 
dan membicarakannya. Sebab bagi orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6945 | 


untuk jatuh dalam kesesatan tasybih" 


Keterjerumusan kekufuran dalam i'tigod adalah hal yang dialami oleh ulama Ibnu Taimiyyah yang 

merupakan ulama panutan Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Hal tersebut 

sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu seperti dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ atau pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Bahkan karena kesalahpahamannya mengakibatkan Ibnu Taimiyyah wafat di penjara 

sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ 

ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah- 

taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
1536. Kiblat doa dan mi'raj 


Allah Azza wa Jalla, ada sebagaimana awalnya , sebagaimana akhirnya, sebagaimana sebelum 
diciptakan “Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan langit, sebagaimana sebelum diciptakan 
ciptaanNya. Dia tidak dibatasi atau berbatas dengan “Arsy atau langit atau ciptaanNya yang lain. 
Dia dekat tidak bersentuh dan Dia jauh tidak berjarak maupun tidak berarah. Dia tidak berubah, 
tidak berpindah, tidak berbentuk. Dia tidak dapat dilihat dengan mata kepala . Dia tidak serupa 
dengan apapun yang telah dilihat oleh mata kepala. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan 
Dia. 

Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia” (@S Asy Syuraa 
(42):11). “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata” (AS Al An'am (61:103) 


Kita berdoa mengangkat tangan ke atas tidak menunjukkan keberadaan Allah di langit, sama 
seperti menghadap Aiblat (Ka'bah) tidak menunjukkan keberadaan Allah dalam Ka'bah ataupun 
dekat kepada Allah ketika sujud bukan menunjukkan keberadaan Allah pada tempat sujud. 


Begitupula peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam bukan perjalanan Beliau 
ke tempat Allah Azza wa Jalla namun perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam ke 
tempat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dan menerima perintah ibadah sholat lima waktu. 


Berkata Imam Ahlus Sunnah Abu Mansur Al-Maturidi: “Adapun mengangkat tangan ke langit 
adalah ibadah, hak Allah menyuruh hamba-Nya dengan apa yang Ia kehendaki, dan mengarahkan 
mereka kemana yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya sangkaan seseorang bahwa mengangkat 
pandangan ke langit karena Allah di arah itu, sungguh sangkaan itu sama dengan sangkaan 
seseorang bahwa Allah di dasar bumi karena ia meletakkan muka nya di bumi ketika Shalat dan 
lain nya, dan juga sama seperti sangkaan seseorang bahwa Allah di timur/barat karena ia 
menghadap ke arah tersebut ketika Shalat, atau Allah di Mekkah karena ia menunaikan haji ke 
Mekkah" (Kitab At-Tauhid - 75| 


Berkata Imam Nawawi: “Dan Dialah Allah yang apabila orang menyeru-Nya, orang itu menghadap 
ke langit (dengan tangan), sebagaimana orang Shalat menghadap Ka'bah, dan tidaklah demikian 
itu karena Allah di langit, sebagaimana bahwa sungguh Allah tidak berada di arah Ka'bah, karena 
sesungguhnya langit itu giblat orang berdoa sebagaimana bahwa sungguh Ka'bah itu @iblat orang 
Shalat” (Syarah Shahih Muslim jilid :5 hal :22| 


Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asgalani berkata: “Ibnu Batthal berkata: sesungguhnya langit itu giblat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6946 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


doa, sebagaimana Ka'bah itu giblat Shalat” (Fathul Bari, jilid 2, hal 296| 


Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi berkata: “Maka adapun angkat tangan ke arah langit ketika 
berdoa, karena sesungguhnya langit itu giblat doa” Ilttihaf, jilid 2, hal 1701. kemudian Imam Al- 
Hafidh Murtadha Az-Zabidi juga berkata: "Jika dipertanyakan, ketika adalah kebenaran itu maha 
suci Allah yang tidak ada arah (jihat), maka apa maksud mengangkat tangan dalam doa ke arah 
langit ? maka jawaban nya dua macam yang telah disebutkan oleh At-Thurthusyi : 


Pertama: sesungguhnya angkat tangan ketika doa itu permasalahan ibadah seperti menghadap 
Ka'bah dalam Shalat, dan meletakkan dahi di bumi dalam sujud, serta mensucikan Allah dari 
tempat Ka'bah dan tempat sujud, maka langit itu adalah giblat doa. 


Kedua: manakala langit itu adalah tempat turun nya rezeki dan wahyu, dan tempat rahmat dan 
berkat, karena bahwa hujan turun dari langit ke bumi hingga tumbuhlah tumbuhan, dan juga langit 
adalah tempat Malaikat, maka apabila Allah menunaikan perkara, maka Allah memberikan perkara 
itu kepada Malaikat, dan Malaikat-lah yang memberikan kepada penduduk bumi, dan begitu juga 
tentang diangkat nya segala amalan (kepada Malaikat juga), dan dilangit juga ada para Nabi, dan 
langit ada syurga yang menjadi cita-cita tertinggi, manakala adalah langit itu tempat bagi perkara- 
perkara mulia tersebut, dan tempat tersimpan @adha dan @adar, niscaya tertujulah semua 
kepentingan ke langit, dan orang-orang berdoa pun menunaikan ke atas langit'Tlttihaf, jilid 5, hal 
244| 


Firman Allah Azza wa Jalla 
Da8 3 :, 
“Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi" 
At ge SE KG 
maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi) 
AI Lte Ji ab 
Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan 
bs ol 
Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. 
(AS An Najm (531: ayat 8 s/d ayat 11) 


Ayat-ayat di atas adalah sebagian keterangan dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad 
Shallallahu “Alaihi Wasallam. Namun ayat-ayat tersebut sebaiknya jangan dimaknakan sebagai 
pembuktian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu “Alaihi Wallam berjumpa dengan Allah Azza wa 
Jalla di suatu tempat. Maha Suci Allah dari “di mana” dan “bagaimana" 


Kesalahpahaman yang paling pokok bagi mereka adalah menjadikan hadits kisah budak jariyah di 
dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami sebagai 
landasan dalam itigod. 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang baru masuk Islam. Dapat diketahui dari 
ungkapannya “Lalu aku mengucapkan, Yarhamukallah (semoga Allah memberi Anda rahmat) '. 
Maka seluruh jamaah menujukan pandangannya kepadaku. Aku berkata, Aduh, celakalah ibuku! 
Mengapa Anda semua memelototiku? Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha 
mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam” 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6947 


Hal pokok yang disampaikan oleh hadits terebut adalah pada bagian perkataan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang artinya, “Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada 
percakapan manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-@uran.” 


Hadits tersebut khususnya pada bagian kisah budak Jariyah dikatakan syadz untuk dijadikan 
landasan menyangkut masalah akidah (itigod) karena tidak dapat dikatakan “di mana” atau 
bagaimana bagi Allah Azza wa Jalla. Begitupula hadits tersebut tidak diletakkan dalam bab 
tentang iman (i'tigod) namun pada bab tentang sholat. 


Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) maka ia 
mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus syariah. Yakni 
pertanyaan 'Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah bukan tempat 
Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan magam (tempat) dan 
juga bisa digunakan untuk menanyakan makanah (kedudukan'/derajat). Jadi maknanya, “Seberapa 
besar pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul 
kodri jiddan (derajat Allah sangat tinggi) 


Ibnu Hajar al Asgallani dalam Fathu al Bari-nya,1/221: “Karena sesungguhnya jangkauan akal 
terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek untuk menggapainya, maka tidak boleh 
dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan bagaimana begini? Sebagaimana tidak boleh 
juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-Nya: Di mana?.” 


Imam Sayyidina Ali ra juga mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 
Ya Sl YK IE ea Sian IIS SEL, Jis M9 AJ Kn al Ja J HO 2s 
bab IS Il ag au, 
“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 


permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" 


Imam Syafi'i - rahimahullah juga menjelaskan bahwa “jika Allah bertempat di atas “Arsy maka 
pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti akan memiliki bentuk tubuh dan batasan, 
dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu 
semua." 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Awal, maka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6945 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Mu, Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Akhir, maka tidak 
ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Yang Zhahir, maka tidak ada sesuatu di atasMu. Ya 
Allah, Engkaulah Tuhan Yang Bathin, maka tidak ada sesuatu di bawahMu?. (HR Muslim 4888) 


Rasulullah bersabda “wa Robbal 'arsyil “azhiimii” , “Tuhan yang menguasai “Arsy” (HR Muslim 
4888) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-lmam Abu Hanifah menuliskan: 
oa PA ah PAI ba Dp cake Kisa, NI Ita ah su Oh pa aga Gpah HAN de Ji Sana S1 ab B3 
OS Aale UMS 52 MN HAN OS at AA, 
“Kita menetapkan sifat Istiwa bagi Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan 
kepada arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa Dia bertempat atau bersemayam di 
arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan 
kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya 
maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak 
mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah 
membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy 
dimanakah la? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah 
menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda 
makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung” 


Berikut penjelasan ulama yang sholeh dari kalangan keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam yakni Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki. Kami kutipkan dari terjemahan kitab beliau 
yang aslinya berjudul “Wa huwa bi al'ufug al-a'la” diterjemahkan oleh Sahara publisher dengan 
judul “Semalam bersama Jibril 'alaihissalam” 


keke kekkk 


awal kutipan 
Mi'raj dan Syubhat tempat bagi Allah (hal 284) 


Walaupun dalam kisah mi'raj yang didengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya 
Rasulullah, seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya 
terdapat jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek 
lagi dari itu, tetapi beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang 
hamba). 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika 
ditelan hiu dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah 
taala dengan ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, 
ketidakterbatasannya dan ketidaktertangkapnya. Menurut suatu pendapat ikan hiu itu 
membawa Nabi Yunus alaihissalam sejauh perjalanan enam ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh 
al Baghawi dan yang lainnya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6949 


Apabila anda telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi 
wasallam naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan beliau di 
hadapan penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Penegertian ini 
dikuatkan dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan sebagai 
penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat beliau tanpa 
menggunakan burag. 


Mi'raj dan Arah (hal 286) 


Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi 
Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak 
berarti adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci- 
sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah 
dari tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan 
bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di 
tempat itu atau menempati tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan 
tempat. Maka kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah 
kembali Beliau meminta di tempat itu karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang 
lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di 
bumi. 


Walaupun beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam 
ketika ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama 
dalam kedekatan dengan Allah ta'ala. Kaerena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari 
tempat, dan suci dari menempati ruang. 


Al Gurthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al 
Maliki mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari 
Imam al-Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia 
ditanya, “Apakah Allah berada di suatu arah?” la menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu" 
Ia ditanya lagi, “Apa yang ditunjukkan oleh hadits ini?” la menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin 
Matta alaihissalam menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan 
menjadi berada di dasar laut dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan 
selain Engkau. Mahasuci Engkau, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” 
sebagaimana Allah ta'ala memberitakan tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam duduk di atas rak-rak yang hijau dan naik hingga sampai ke suatu tempat di 
mana Beliau dapat mendengar gerak @alam dan bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan 
mewahyukan apa yang la wahyukan kepadanya, tidaklah Beliau shallallahu alaihi wasallam 
lebih dekat kepada Allah dibandingkan Nabi Yunus alaihissalam yang berada dikegelapan 
lautan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan para hambaNya, Ia mendengar doa 
mereka, dan tak ada yang tersembunyi atasNya, keadaan mereka bagaimanapun mereka 
bertindak, tanpa ada jarak antara Dia dengan mereka". 


Jadi, la mendengar dan melihat merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada 
malam yang gelap di bumi yang paling rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih 
para pengemban “Arsy di atas langit yang tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6950 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang gaib dan yang nyata. Ia mengetahui segala sesuatu dan dapat membilang segala 
sesuatu. 
“““# akhir kutipan 


Kekek 


Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Abu Usamah 
telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari Ibnu Asywa' dari Amir dari Masrug dia berkata, 
“Aku berkata kepada Aisyah, 'Lalu kita apakah firman Allah: (Kemudian dia mendekat, lalu 
bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah 
atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan) ' (As. An-Najm: 8-10). Aisyah menjawab, (Yang dimaksud ayat tersebut) adalah 
Jibril. Dia mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki, dan pada kesempatan ini, dia 
mendatangi beliau dalam bentuknya yang sesungguhnya, sehingga dia menutupi ufuk langit.” (HR 
Muslim 260) 


Dari Masrug dia berkata, “Aku yang duduk bersandar dari tadi, maka aku mulai duduk dengan 
baik, lalu aku berkata, Wahai Ummul Mukminin! Berilah aku tempo, dan janganlah kamu 
membuatku terburu-buru, (dengarlah kata-kataku ini terlebih dahulu), bukankah Allah telah 
berfirman: walagad raaahu bialufugi almubiini (AS at Takwir (81:23) dan Firman Allah lagi: 
walagad raaahu nazlatan ukhraa (AS An Najm 53:13) Maka Aisyah menjawab, “Aku adalah orang 
yang pertama bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. mengenai perkara ini dari 
kalangan umat ini. Beliau telah menjawab dengan bersabda: Yang dimaksud 'dia' dalam ayat itu 
adalah Jibril (bukan Allah), “aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk asalnya kecuali dua kali 
saja, yaitu semasa dia turun dari langit dalam keadaan yang terlalu besar sehingga memenuhi di 
antara lagit dan bumi.” (HR Muslim 259) 


Dalam Tafsir Al Bahr al Muhith dan Kitab “Amali (Imam Al-Hafiz Al-'Iragi), Pakar tafsir, al Fakhr ar- 
Razi dalam tafsirnya dan Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsir al Bahr al Muhith mengatakan: 
“Yang dimaksud (man fissama-i) dalam ayat tersebut (AS Al-Mulk J67/:16) adalah malaikat”. Ayat 
tersebut tidak bermakna bahwa Allah bertempat di langit. Perkataan 'man' yaitu “siapa' dalam ayat 
tadi berarti malaikat bukan berarti Allah berada dan bertempat di langit. 


Dalam tafsir jalalain Imam Suyuthi -rahimahullah mengatakan : “Yang dimaksud (man fissama-i) 
dalam ayat tersebut adalah kekuasaan/kerajaan dan gudrat-Nya (Shulthonihi wa gudratihi ) jadi 
yang di langit adalah kekuasaan dan gudratnya (Shulthonihi wa gudratihi) bukan dzat Allah. 


Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 | http://mutiarazuhud.wordpress.com | 

1552. Telusurilah apa yang disampaikan lisannya 
Rasulullah 

Mereka adalah produk atau hasil pengajaran para ulama yang dipaksakan oleh penguasa 
kerajaan dinasti Saudi untuk mengikuti pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 


Kerajaan dinasti Saudi didirikan atas kolaborasi antara penguasa Muhammad bin Sa'ud dan ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab 


Berikut kutipan perkenalan dari kedutaan besar Saudi Arabia, http://www.saudiembassy.net/about/ 
country-information/Islam/saudi arabia Islam. heartland.aspx 
“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, joined 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6951 | 


forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd and the rest of 
Arabia back to the original and undefiled form of Islam”. 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahab membutuhkan seorang penguasa untuk menolong penyiaran 
pahamnya yang baru dan Muhammad bin Sa'ud membutuhkan seorang ulama yang dapat 
mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras, demi untuk memperkokoh pemerintahan dan 
kekuasaannya. 


Padahal ulama dilarang “mendekati pintu penguasa" karena mereka akan kesulitan menegakkan 
kebenaran. Fatwanya bisa jadi merupakan pembenaran terhadap keinginan/hawa nafsu 
penguasa. Ulama itu harus bersifat independen sehingga mereka berfatwa tetap sesuai dengan Al 
Gur'an dan Hadits. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda “barangsiapa 
mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah” (HR Abu Dawud (28591). 


Diriwayatkan dari Abu Anwar as-Sulami r.a, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


en 


bersabda, Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan", 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi. 


Mereka serupa dengan kaum Nasrani yang telah menjadi korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Kaum Nasrani merasa telah mengikuti pengikut Rasul (pengikut Nabi Isa a.s) namun 
kenyataannya mereka tidak lebih dari mengikuti prasangka atau akal pikiran manusia seperti 
Paulus (Yahudi dari Tarsus). Surat-suratnya menjadi bagian penting Perjanjian Baru. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, 
agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka 
(pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa 
pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing- 
masing).” (AS Al Mu'minun (23) : 52-53) 

Sedangkan mereka merasa telah mengikuti Salafush Sholeh namun kenyataanya mereka tidak 


lebih dari mengikuti para ulama yang mengaku mengikuti Salafush Sholeh namun tidak bertemu 
atau bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. 


Para ulama mereka membaca hadits yang tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in 
Tabi'in dan Sahabat. Lalu ulama mereka katakan bahwa mereka telah mengikuti Salafush Sholeh. 
Mereka sebenarnya hanyalah mengikuti akal pikiran mereka sendiri. 


Ulama merekapun berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang ulama 
mereka katakan tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu ulama 
mereka sendiri. Sumbernya memang hadits tersebut tapi apa yang ulama mereka sampaikan 
semata lahir dari kepala ulama mereka sendiri. Sayangnya ulama mereka mengatakan kepada 
orang banyak bahwa apa yang ulama mereka sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad ulama mereka pasti benar dan terlebih lagi 
mereka tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad ulama 
mereka, benar atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. Jika hasil ijtihad ulama 
mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. 


Kaum Nasrani tidak dapat lagi menelusuri apa sebenarnya yang disampaikan oleh lisannya Nabi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6952 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Isa a.s. sedangkan mereka tidak mau menelusuri apa sebenarnya yang disampaikan oleh lisannya 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Mereka membatasi diri dalam memahami agama berdasarkan apa yang dipahami oleh ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab yang menurut pengakuannya mengikuti apa yang dipahami oleh 
ulama Ibnu Taimiyyah dan para ulama yang mengikuti beliau seperti ulama Ibnu @oyyim al 
Jauziah. 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah tentu tidak 
bertemu muka atau bertalaggi (mengaji) karena masa kehidupannya terpaut 350 tahun lebih. 
Sehingga pada hakikatnya beliau mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyyah bersandarkan dengan 
muthola'ah, menelaah kitab Ibnu Taimiyyah dengan akal pikirannya sendiri. 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Tidak ada yang dapat menjamin upaya pemahaman yang telah dilakukan oleh ulama Muhammad 
bin Abdul Wahhab adalah pasti benar atau tidak akan keliru. 


Kesalahpahaman atau kekeliruan lebih besar kemungkinan terjadi karena ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak dan tidak pula dikenal 
sanad ilmunya tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Dalam memahami Al @Guran dan Hadits atau berpendapat atau berfatwa harus berdasarkan ilmu, 
yakni 1). Sanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan 
2). Ilmu untuk memahami Al Guran dan Hadits. 


1). Sanad ilmu yang tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda...”"Barangsiapa yang 
berkata mengenai Al-Guran tanpa ilmu maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam 
neraka” (HR.Tirmidzi) 
Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad. 
Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 
Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya 
(dengan akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab 
Shahihnya 1/47 no:32 ) 
Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 
Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6953 


2.) Ilmu untuk memahami Al Guran dan Hadits 


Untuk dapat menggali sendiri dari Al-@uran dan Hadits maupun memahami perkatan ulama 
Salaf yang Sholeh tidak cukup dengan makna dzahir yakni dari sudut arti bahasa (lughot) dan 
istilah (terminologi) saja sebagaimana umumnya mereka yang bersandar pada muthola'ah, 
menelaah kitab namun dibutuhkan kompetensi seperti : 

a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-Guran dan as- 
sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam 
bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan 
dalam, mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya 
bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu 
seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 

b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-@uran dan as-Sunnah padahal tidak 
menguasai sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam 
seperti ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz 
muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada 
majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi 
hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 

Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah- 
masalah yaginiyah gath'iyah. 

d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@uran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 

e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum 
dari al-Guran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki sanad ilmu dan kompetensi di atas maka termasuk orang awam sehingga 
tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada imam mujtahid yang dapat dipertanggungjawabkan 
kemampuannya. Di antara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam 
mujtahid, yaitu: 

- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, 

- Imam Malik bin Anas: 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Mengharamkan taglid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba' dalam arti mengikuti pendapat orang 
disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa 
sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. 


Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat 
Hasyiyah ad-Dimyathi “ala syarh al- Waragat hal 23 pada baris ke-12). 


Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja 
dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. Dalam 
artian mereka sama-sama mugallid, sama-sama taglid dan memerima pendapat orang tanpa 
mengetahui dalilnya. 


Yang disebut muttabi' “bukan mugallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal 
(mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidial dengan segala 


pu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6954 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. 


Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar atau 
membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk ahli 
istidlal maka dia tidak termasuk muttabi' yang telah terbebas dari ikatan taglid. 


Pendek kata arti ittiba' yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang mujtahid 
mengikuti ijtihad mujtahid yang lain 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari kitab figih yang ditulis oleh 
Imam Mazhab yang empat. 


Ulama madzhab Hanbali, al-lmam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam 
kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul 
Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: “Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najii, 
adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, yang percikan apinya telah tersebar di berbagai 
penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) 
tidak terang-terangan berdakwah kecuali setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang 
aku jumpai menginformasikan kepadaku, dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab 
ini, bahwa beliau sangat murka kepada anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti 
para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang 
anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, 
kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar 
terjadi.” 


Begitupula ulama Ibnu Taimiyyah yang menjadi panutan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 
semula bermazhab atau berguru dengan para ulama bermazhab Hambali namun pada akhirnya 
ulama Ibnu Taimiyyah lebih bersandar kepada upaya pemahamannya sendiri melalui muthola'ah , 
menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri sehingga pemahamannya bertentangan dengan 
pemahaman Imam Mazhab yang empat. Hal ini telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ dan bantahan pemahaman 
Ibnu Taimiyyah dari para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah sebagaimana yang terurai dalam 


tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 
Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Begitupula Hadratusy Syeikh Hasyim Asy'ari (pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang Jawa 
Timur dan pendiri organisasi Nahdhatul Ulama) dalam kitab “Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah” 
telah membantah apa yang dipahamai oleh Ibnu Taimiyyah maupun apa yang dipahami oleh 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. Kutipannya dapat di baca pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/22/kabar-waktu-lampau/ 

Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6955 | 


begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Ciri seorang ulama masih tersambung sanad ilmunya adalah pendapatnya tidak bertentangan 
dengan ulama-ulama yang sholeh sebelumnya dan tidak pula bertentangan dengan pendapat 
Imam Mazhab yang empat artinya sanad ilmu ulama Ibnu Taimiyyah terputus hanya sampai pada 
akal pikirannya sendiri. 


Bahkan karena kesalahpahamannya mengakibatkan ulama Ibnu Taimiyyah wafat di penjara 
sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ 
ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah- 
taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 

Oleh karenanya berhati-hatilah dalam memilih dan mengikuti hasil pemahaman (ijtihad) seorang 
ulama. Apalagi jika hasil pemahaman (ijtihad) ulama tersebut sering dikritik atau dibantah oleh 
banyak ulama lainnya. 


Apalagi mengikuti pendapat seorang ulama yang sudah dinyatakan oleh ulama yang sholeh 
keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai ulama yang dapat menyesatkan 
kaum muslim sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada http://majelisrasulullah.org/index.php? 


optionzcom simpleboard&ltemid-34&func-view&id-22475&catid-9 
Jangan menimbulkan penyesalan di akhirat kelak karena salah mengikuti ulama. 


Firman Allah ta'ala yang artinya,“(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang- 
orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa: dan (ketika) segala hubungan antara mereka 
terputus sama sekali.” (AS al Bagarah (2): 166) 


“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: “Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.” Demikianlah 
Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka: dan 
sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (AS Al Bagarah (21: 167) 


Para ulama yang sholeh dari kalangan Ahlul Bait telah sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh 
pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) yakni Imam Mazhab yang 
empat telah sesuai dengan pengajaran agama yang telah mereka dapatkan dari orang tua-orang 
tua mereka terdahulu yang tersambung kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan 
pengajaran agama dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Marilah menelusuri apa yang disampaikan lisannya Rasulullah melalui penelusuran apa yang 
disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al Imam Umar 
bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh Abubakar bin 
Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali bin Abibakar, 
kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan yang diatas mereka, 
sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Syaikhutthorigoh dan 
orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa dan 
orang orang yang setingkat dengannya. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6956 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Gur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1582. Orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya,"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama- 
lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (@S at Taubah (91:100) 


Berdasarkan firmanNya tersebut maka Ahlus Sunnah wal Jama'ah atau firgatun najiyah (golongan 
yang selamat) adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. Siapakah orang-orang yang 
mengikuti Salafush Sholeh ? Imam Mazhab yang empat adalah termasuk orang-orang yang 
mengikuti Salafush Sholeh karena bertemu dan bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh 


Jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang mengikuti Imam Mazhab yang empat berdasarkan 
apa yang disampaikan oleh para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari 
Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jama'ah atau firgatun najiyah 
(golongan yang selamat) 


Bagaimana dengan mereka yang mengaku Salafi atau Wahabi ? 


Ulama Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz mentashhihkan kitab biografi Ulama Muhammad ibnu 
Abdil Wahhab karya Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami yang menyampaikan bahwa Wahhabi 
adalah pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 

- Di halaman 59 disebutkan : “maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahhabi” 

- Di halaman 60 disebutkan : “ atas dasar dari dakwah agama wahhabi di Mekkah” , “mereka 

beragama dengan Islam atas Mazhab Wahhabi" 


Salafi adalah orang-orang yang merupakan produk atau hasil pengajaran para ulama dari kerajaan 
dinasti Saudi. 


Jadi Salafi atau Wahabi adalah mereka yang mengikuti akal pikiran para ulama seperti ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Ibnu @oyyim al Jauziah, ulama Al 
Albani dan ulama-ulama lainnya yang mengaku-aku mengikuti Salafush namun kenyataanya tidak 
bertemu atau bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Mereka mengikuti Salafush Sholeh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6957 


bersandarkan muthola'ah, menelaah kitab dengan akal pikiran mereka sendiri. Bagaimana hasil 
telaah kitab yang mereka lakukan ? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka tidak bertemu dan 
bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh dan juga tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak. 


Sedangkan para ulama sufi, dalam perkara syariat atau figih mereka istigomah mengikuti Imam 
Mazhab yang empat. Mereka tidak termakan oleh hasutan atau ghazwulf ikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi untuk menyibukkan diri, membuang-buang waktu untuk 
mengulang kembali apa yang telah dikerjakan oleh Imam Mazhab yang empat. 


Perkara syariat (figih) adalah segala apa yang telah disyariatkanNya yang meliputi menjalankan 
kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, menjauhi apa yang telah dilarangNya dan apa yang 
telah diharamkanNya yang jika dilanggar/dikerjakan berdosa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Tidak ada hal yang baru dalam perkara syariat (figih). Tidak diperbolehkan mewajibkan sesuatu 
yang tidak diwajibkanNya, melarang sesuatu yang tidak dilarangNya maupun mengharamkan 
sesuatu yang tidak diharamkanNya 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Tidak ada seorang ulama mujaddid (pembaharu) pun yang boleh melakukan pembaharuan dalam 
perkara syariat. 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Dalam perkara syariat (segala apa yang telah disyariatkanNya) atau figih kita harus bersikukuh 
atau istigjomah hanya dengan apa yang telah disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam. 


Sedangkan para ulama sufi dengan tharigat-tharigat nya mereka tidak terkait dengan perkara 
syariat (figih). 

Mereka hanya "menceritakan" tentang perjalanan mereka hingga mereka sampai (wushul) kepada 
Allah Azza wa Jalla. Tentulah pengalaman perjalanan tersebut bersifat indvidual sehingga bisa 
saja terjadi perbedaan di antara sufi sesuai tingkatan magom (derajat) mereka disisi Allah Azza wa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6958 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jalla 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang 
teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar 
dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus 
(untuk sampai) kepada-Nya.” (AS An Nisaa' (41:175) 


"Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AS An 
Nuur (241:35 ) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49J:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik untuk bukan Nabi dalam meraih magom disisiNya sehingga menjadi kekasih 
Allah (wali Allah) dengan mencapai shiddigin, muslim yang membenarkan dan menyaksikan Allah 
dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan 
shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin “Utsman bin Karamah telah menceritakan kepada 
kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal telah menceritakan 
kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari 'Atho' dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Allah berfirman: Siapa yang memusuhi wali-KU, maka Aku 
umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak bisa mendekatkan diri kepada-Ku dengan 
sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku wajibkan, jika hamba-Ku terus menerus 
mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan sunnah, maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah 
mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan 
pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu 
yang Aku menjadi pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 
kepedihan sakitnya.” (HR Bukhari 6021). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Swt seorang dari shahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6959 | 


kita dapat mencintai mereka. Nabi Saw menjawab dengan sabdanya: Mereka adalah suatu kaum 
yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan 
dan bukan karena harta benda, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di 
atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan 
tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.”Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya. Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AS Yunus (10:62 ). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 


1610. Lebih Dekat Dengan Kaum Wahhabi 


Sekte atau firgoh adalah suatu kaum yang mengikuti pemahaman seorang ulama yang 
pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim atau telah keluar 
dari pemahaman jumhur ulama sehingga mereka termasuk ke dalam kaum khawarij. Khawarij 
adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Kalau NU, Muhammadiyah, Ikhwanul Muslim tidak termasuk firgoh atau sekte. Mereka adalah 
jama'ah minal muslim atau kelompok atau organisasi kaum muslim 


Salah satu contoh sekte adalah Wahbiyyah yakni kaum yang mengikuti pemahaman ulama 
Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi (38 H) dan salah satu pecahannya adalah mengikuti pemahaman 
ulama Abdul Wahhab bin Abdirrahman bin Rustum dan dinamakan sekte atau firgoh Wahbiyyah 
Rustumiyyah. — Selengkapnya — telah — diuraikan — dalam tulisan — pada — http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/06/dongeng-rustumiyyah/ 

Sedangkan sekte lainnya yang namanya hampir mirip namun lahir pada abad 12 Hijriah adalah 
sekte Wahabi atau disebut juga Salafi Wahabi yakni kaum yang mengikuti pemahaman ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab (Lahir 1115 H, wafat 1206 H). Dinisbatkan kepada nama ayahnya 
untuk sekedar membedakan dengan kaum muslim pada umumnya yang mengikuti apa yang 
disampaikan oleh lisannya Sayyidina Nabi Muhammad bin Abdullah. 


Sekte itu terbentuk atas pemaksaan penguasa kerjaan dinasti Saudi untuk mengikuti pemahaman 
Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Kerajaan dinasti Saudi didirikan atas kolaborasi antara penguasa Muhammad bin Sa'ud dan ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab 


Berikut kutipan perkenalan dari kedutaan besar Saudi Arabia, 
http://www.saudiembassy.net/about/country-information/Islam/saudi arabia Islam heartland.aspx 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6960 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, joined 
forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd and the rest of 
Arabia back to the original and undefiled form of Islam”. 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahab membutuhkan seorang penguasa untuk menolong penyiaran 
pahamnya yang baru dan Muhammad bin Sa'ud membutuhkan seorang ulama yang dapat 
mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras, demi untuk memperkokoh pemerintahan dan 
kekuasaannya. 


Ulama kalangan mereka sendiri Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz ketika mentashhihkan kitab 
biografi Ulama Muhammad ibnu Abdul Wahhab karya Syaikh Ahmad ibn Hajar al- Butami yang 
menyampaikan bahwa Wahhabi adalah pengikut ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 

- Di halaman 59 disebutkan : “maka tegaklah revolusi di atas tangan para da'i Wahhabi” 

- Di halaman 60 disebutkan : “ atas dasar dari dakwah agama wahhabi di Mekkah” , “mereka 

beragama dengan Islam atas Mazhab Wahhabi" 


Begitupula dengan apa yang disampaikan oleh ulama abad 12 H yang hidup semasa dengan 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Ulama madzhab Hanafi, al-lImam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn 
Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: “Keterangan 
tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. Sebagaimana 
terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras 
menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi mereka meyakini 
bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlussunnah 
dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka 
dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al- 
Muhtar “ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Ulama madzhab al-Maliki, al-lImam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, ulama terkemuka 
abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah “ala Tafsir al- 
Jalalain sebagai berikut: “Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang 
mendistorsi penafsiran al-Guran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah 
dan harta benda kaum Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, 
yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka 
bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang 
pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku mengikuti pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah 
namun tentu beliau tidak bertemu muka atau bertalaggi (mengaji) dengan ulama Ibnu Taimiyyah 
karena masa kehidupannya terpaut 350 tahun lebih. Sehingga pada hakikatnya beliau mengikuti 
pemahaman Ibnu Taimiyyah bersandarkan dengan muthola'ah, menelaah kitab Ibnu Taimiyyah 
dengan akal pikirannya sendiri. 

Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari kitab figih yang ditulis oleh 
Imam Mazhab yang empat sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Ulama madzhab 
Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub 
al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri 
Wahhabi, sebagai berikut: 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6961 | 


yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” 


Padahal Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama- 
lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (@S at Taubah (91:100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


Jadi kaum muslim mengikuti Salafush Sholeh dengan cara bertalaggi (mengaji) dengan para 
ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang memiliki 
ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau yang memiliki ketersambungan 
sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat. 


Sekte Wahabi adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Salah satu slogan hasutan atau slogan ghazwul fikir (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi adalah "mengamalkan Al Guran dan 
Sunnah berdasarkan pemahaman para Salafush Sholeh" 


Tentu pada zaman sekarang kaum muslim tidak bertemu dengan para Salafush Sholeh untuk 
mendapatkan pemahaman para Salafush Sholeh. 


Yang disebut sebagai "pemahaman Salafush Sholeh" adalah ketika mereka membaca hadits, 
tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in , Tabi'in dan Sahabat. Inilah yang mereka 
katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman para Salafush Sholeh. Bukankah itu 
pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah 
yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. Inilah yang dinamakan fitnah dari najd, fitnah dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6962 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang-orang yang serupa dengan Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini (Dzul Khuwaishirah 
at Tamimi al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak 
sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan 
membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari 
busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti 
musnahnya kaum “Ad. (HR Muslim 1762) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Akan muncul suatu kaum dari umatku yang 
pandai membaca Al Gur'an. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 
bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga puasa mereka 
dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka menyangka bahwa 
Al @ur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an itu adalah (bencana) atas 
mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam 
sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1773) 


Mereka mengada-adakan di dalam agama. Dalam hadits lain disebut mereka yang mengada-ada 
di dalam "urusan kami" artinya mereka mengada-ada di dalam urusan yang merupakan hak Allah 
ta'ala menetapkannya yakni melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, mengharamkan sesuatu 
yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya 


Dari Ibnu "Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya di 
masa kemudian akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman.” Seorang Sahabat 
bertanya: “Mengapa kita (orang-orang yang beriman) memerangi orang yang beriman, yang 
mereka itu sama berkata: "Kami telah beriman'.” Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
“Ya, karena mengada-adakan di dalam agama (mengada-ada dalam perkara yang merupakan hak 
Allah ta'ala menetapkannya yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharaman) , apabila 
mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran, padahal di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, 
perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Mereka mengerjakan agama dengan pemahaman berdasarkan akal pikiran mereka sendiri atau 
berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri. 


Sumber mereka dari ulama bangsa arab yang hanya mengetahui bahasa arab, berdasarkan 
makna dzahir atau terjemahannya saja atau hanya dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah 
(terminologi) saja . Oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasalam diistilahkan dengan "mereka pandai 
membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka" 


Mereka tidak memperhatikan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi”). Mereka tidak juga memperhatikan sifat lafadz- 
lafadz dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada 
lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada 
yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat dan lain lainnya. 


Jadi sumber fitnah adalah dari ulama Arab sendiri yang hanya mampu berbahasa Arab 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir telah menceritakan kepadaku Busr 
bin Ubaidullah Al Khadrami, ia mendengar Abu Idris alkhaulani, ia mendengar Khudzaifah Ibnul 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6963 


Yaman 

Aku bertanya Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka! 

Nabi menjawab, Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita. 

Saya bertanya “Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari 
seperti itu? 

Nabi menjawab, Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka! 

Aku bertanya: kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? 

Nabi menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun 
kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. (Riwayat 
Bukhari VI615-616, XIII/35. Muslim X11/135-238 Baghawi dalam Syarh Sunnah XV/14. Ibnu Majah 
no. 3979, 3981. Hakim IV/432. Abu Dawud no. 4244-4247.Baghawi XV/8-10. Ahmad V/386-387 
dan hal. 403-404, 406 dan hal. 391-399) 


Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XIII/36: “Yakni dari kaum kita, berbahasa 
seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa 
Arab”. 


Sebagaimana sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di atas maka kita seharusnya 
menghindari sekte atau firgah tersebut. 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan". 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena 
itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as-sawad al a'zham (mayoritas 
jama'ah muslimin atau pemahaman jumhur ulama).” (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at 
Tabrani, al Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah 
hadits Shohih) 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawad al a'zham”. 


Akibat hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 
, Selain mereka terjerumus menjadi ahli bid'ah yakni melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, 
mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak 
diwajibkanNya, mereka terjerumus pula ke dalam kekufuran dalam i'tigod. 


Contohnya dapat saksikan video pada http://www.youtube.com/watch?v-CaT4wldRLFO mulai 
pada menit ke 03 detik 15, itigod mereka bahwa Allah ta'ala punya tangan dan mereka 
tambahkan bahwa tangan Allah ta'ala tidak serupa dengan tangan makhluk. Berikut transkriptnya, 


“Ya sudah kalau kita apa, misalkan tangan Allah, ya sudah itu tangan Allah. 
Allah punya tangan akan tetapi apakah tangan Allah seperti tangan makhluk ? tidak. 


Sedangkan sama sama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, kaki gajah dengan kaki semut 
tidak sama. Sama-sama kaki namanya. Kaki meja dengan kaki kamera ini yang untuk tahan 
sandaran ini, tidak sama. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6964 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Apalagi tangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan makhluknya tidak sama karena Allah 
Subhanahu wa ta'ala berfirman “Laisa kamitslihi sya'un wahuwa samii'u bashiir” tidak ada yang 
sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun di dunia ini, adapun kalau sama namanya tidak 
sama bentuknya dan rupanya.” 


Contoh lainnya dapat kita ketahui dari http:/Imoslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah- 


kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah-kanan/ Kesimpulan atau itiyod mereka tertulis pada 
baris terakhir dalam tulisan mereka yakni “Allah mempunyai kedua tangan dan kedua tangan Allah 


adalah kanan" 


Keterjerumusan mereka kedalam kekufuran dalam i'tigod dikarenakan mereka memahami ayat- 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir atau terjemahannya saja atau hanya dari 
sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja . Oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasalam diistilahkan dengan "mereka pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka" 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran?. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya 
“Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6965 | 


Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Ulama Ibnu Taimiyyah yang menjadi panutan bagi ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, semula 
bertalaggi (mengaji) dengan para ulama bermazhab dengan Imam Ahmad bin Hambal namun 
pada akhirnya ulama Ibnu Taimiyyah lebih bersandar kepada upaya pemahamannya sendiri 
melalui muthola'ah , menelaah kitab dengan akal pikirannya sendiri. Akibat kesalahpahamannya 
beliaupun terjerumus kedalam kekufuran dalam i'tigod sebagaimana yang telah diuraikan dalam 
tulisan pada : 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ dan 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 
Bahkan karena kesalahpahamannya dalam itigod mengakibatkan ulama Ibnu Taimiyyah wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http:// 
ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
1652. Ikutilah orang orang yang membawa hadits 


Secara umum ulama terbagi kedalam dua golongan yakni 
1. Orang-orang yang membaca hadits. 
2. Orang-orang yang membawa hadits 


1. Orang-orang yang membaca hadits adalah para ulama yang mengaku-aku mengikuti Salafush 
Sholeh namun tidak bertemu atau tidak bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Mereka 
mengikuti pemahaman Salafush Sholeh bersandarkan dengan muthola'ah, menelaah kitab 
berdasarkan akal pikira mereka sendiri. Dikenal pula sebagai ulama dibalik ruang perpustakaan. 


2. Orang-orang yang membawa hadits adalah para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam 
Mazhab yang empat yang bertemu atau bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh. Para ulama 
yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau yang memiliki 
ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat. Dikenal pula 
sebagai ulama yang bertalaggi (mengaji) dengan ulama-ulama yang sholeh yang sebelumnya 
yang mengikuti Imam Mazhab yang empat. 


Kaum Zionis Yahudi untuk melancarkan ghazwul fikri (perang pemahaman) mereka mengusung 
atau mengangkat "orang-orang membaca hadits" untuk meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah dengan 
timbulnya perselisihan yang dikarenakan perbedan pemahaman. Kaum Zionis Yahudi memberikan 
julukan mereka sebagai pembaharu Islam yang pada hakikatnya adalah pemahaman yang baru 
yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 


Kaum Zionis Yahudi menyebarluaskan pemahaman bahwa "pintu ijtihad selalu terbuka luas" 
sebagaimana pula mereka menyebarluaskan paham liberalisme yakni mereka yang bebas 
berijtihad terhadap Al @ur'an dan Hadits sesuai kebebasan yang mereka inginkan. 


Begitupula dengan Syiah Zaidiyah menganggap perlunya kontinuitas ijtihad. Dalam artian, pintu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6966 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya. Mereka beralasan dengan pendapat Imam Syaukani: 
"Seseorang yang hanya mengandalkan taglid (mengikut pandangan tertentu) seumur hidupnya 
tidak akan pernah bertanya kepada sumber asli yaitu “Aur'an dan Hadits”, dan ia hanya bertanya 
kepada pemimpin mazhabnya. Dan orang yang senantiasa bertanya kepada sumber asli Islam 
tidak dikatagorikan sebagai Mugallid (pengikut)". Berdasarkan atas pentingnya ijitihad, maka bagi 
Syi'ah Zaidiyah bertaglid hukumnya haram bagi siapa saja yang mampu mencapai tingkatan 
mujtahid, sebab ia diwajibkan untuk melakukan ijtihad demi mencari nilai kebenaran. 


Mazhab Zaidiyyah, pada awalnya dicetuskan oleh Imam Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi 
Thalib. 


Namun mereka yang mengaku-aku sebagai Syiah Zaidiyah pada masa kini pada hakikatnya tidak 
lagi murni mengikuti mazhab Zaidiyyah. 


Salah satu ulama Zaidiyyah, Imam Ahmad as-Syarafiy (w. 1055 H) menegaskan bahwa: “Syi'ah 
Zaidiyah terpecah kepada tiga golongan, yaitu: Batriyah, Jaririyah, dan Garudiyah. Dan konon ada 
yang membagi sekte Zaidiyah kepada: Shalihiyah, Sulaimaniyah dan Jarudiyah. Dan pandangan 
Shalihiyah pada dasarnya sama dengan pandangan Batriyyah. Dan sekte Sulaymaniyah 
sebenarnya adalah Jarririyah. Jadi ketiga sekte tersebut merupakan golongan-golongan Syi'ah 
Zaidiyyah pada era awal. Ketiga sekte inipun tidak berafiliasi kepada keturunan Ahlu Bait sama 
sekali. Mereka hanyalah sekedar penyokong berat imam Zaid ketika terjadi revolusi melawan Bani 
Umayah, dan mereka ikut berperang bersama imam Zaid”. 


Menurut pendapat Dr. Samira Mukhtar al-Laitsi dalam bukunya (Jihad as-Syi'ah), ketiga sekte 
tersebut merupakan golongan Syi'ah Zaidiyyah di masa pemerintahan Abbasiah. Dan mayoritas 
dari mereka ikut serta dalam revolusi imam Zaid. Dan ketiga sekte tersebut dianggap paling 
progresif dan popular serta berkembang pesat pada masa itu. Dan setelah abad kedua, gerakan 
Syi'ah Zaidiyah yang nampak di permukaan hanyalah sekte Garudiyah. Hal ini disebabkan karena 
tidak ditemukannya pandangan-pandangan yang dinisbahkan kepada sekte Syi'ah Zaidiyah 
lainnya. 


Pada hakikatnya mereka tidak lagi mengikuti pendiri mazhab Zaidiyyah, mereka mengikuti hasil 
ijtihad imam-imam mereka sendiri. 


Begitupula mazhab dari keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Imam Ja'far as- 
Shadig ra. Ia adalah mujtahid serta diakui ahli sunnah. Dunia Islam bukan tidak mengakui 
kemampuan dan kehebatan Imam Ja'far as-Shadig ra sebagai mujtahidin, karena selain sebagai 
pemikir Islam yang memiliki martabat yang tinggi dalam tingkat keilmuan, beliau tergolong ulama 
yang saleh. Hanya saja, murid-muridnya mengabaikan usaha gurunya, sehingga tak mampu 
menjaga hasil karya mereka, sehingga kemutawatiran sanadnya tidak lagi terjaga. 


Begitupula banyak ulama yang dikenal sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hambal atau 
bermazhab Hambali namun mereka tidak menjaga kemutawatiran sanadnya dan lebih 
bersandarkan dengan muthola'ah , menelaah kitab sebagaimana yang telah diuraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka kemungkinan 
besar mazhab yang akan bertahan kemutawatiran sanad, kemurniaan agama dan agidah adalah 
mazhab yang diikuti oleh penduduk Yaman yakni mazhab Syafi'iyyah oleh karena pula dikenal 
adanya rukun Yaman. Wallahu a'lam 


OL ag. Be. oc- 4G a- » 8 0. Loc JA - 2 0.9. 0 “0 40 0 - Pe 0 . o- 2. 9 - 9 0 
SULE pln le To AI aa te nh Fa at se RA ye SU al Wa Km Ul Ot af HA 


- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6967 


Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman." (HR Bukhari 4039). 


La LSN, ola ai Bad aj UB Ga pa gadi Ji ut IL) dd Ji di 5 IG Ha 
Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 


lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14). 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Gur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Dalam perkara agama tidak ada hal yang baru. Justru harus berlaku jumud atau istiyomah 
sebagaimana apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Oleh karenanya untuk menjaga kemurnian ilmu agama lebih baik dengan cara bertalaggi (mengaji) 
dengan ulama-ulama yang sholeh sebelumnya yang mengikuti Imam Mazhab yang empat. 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6968 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 
menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 
manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-Guran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian 
dari agama, kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau 
dengan apa saja yang diinginkannya (dengan akal pikirannya sendiri)” (Diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. Imam Malik ra berkata: 
“Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang tidak engkau ketahui 
catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaggi adalah ijazah. Ijazah ada yang secara tertulis 
dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah sangat penting. Menimbang agar tak 
terjadinya penipuan dan dusta dalam penyandaran seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang 
yang penuh kedustaan, ijazah secara tertulis menjadi suatu keharusan 


Tradisi ijazah ini pernah dipraktekkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan 
ijazah (baca: secara lisan) kepada beberapa Sahabat ra. dalam keahlian tertentu. Seperti keahlian 
sahabat di bidang Al-@ur'an. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling 
aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya'. Dan beliau juga bersabda: 
“Ambillah bacaan Al Guran dari empat orang. Yaitu dari “Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, 
maula Abu Hudzaifah, lalu Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal.” (Hadits riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1656. TADBIR 


Kesungguhanmu untuk mencapai apa yang telah dijamin Allah Ta'ala padamu,yakni rezeki dan 
kelalaianmu dalam apa yang telah diperintahkan kepadamu, itu adalah menunjukkan atas 
kebutaan mata hatimu,karena bahwasanya mata hati itu adalah Nur yang di anugerahkan Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6969 | 


Ta'ala di dalam hati, yang mengetahui dengan Nur itu IrodatuLlaah/Kehendak Allah Ta'ala 
daripada hamba-Nya 


Sumber tulisan : www.fb.com/groups/nurihsan/doc/408565752497837! 


"“"## awal kutipan 
Di posting oleh : By AlkisAnnabila Isyg Al-Bawugi 
TENANGKAN DIRIMU wahai murid DARI TADBIR yaitu dalam urusan duniawimu. 
Yang dimaksud tadbir adalah seseorang yang menentukan sesuatu atas dirinya mengenahi 
sesuatu hal / keadaan dimana hal tersebut bersesuaian dengan syahwatnya, kemudian ia 
mengikutinya dengan beberapa rekayasa dan usaha untuk mendapatkannya. Dan hal yang 
demikian ini adalah kepayahan yang besar bagi manusia karena terkadang banyak sekali 
keinginan yang diharapkan akan tetapi sedikit yang di dapat yang sesuai dengan 
keinginannya. 
Adapun isyarat kata ARIH NAFSAKA / tenangkan dirimu dimaksudkan bahwa yang harus 
ditinggalkan adalah usaha yang menyebabkan kepayahan yang sangat. 
Adapun usaha untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memperkuat 
ibadah kepada Allah tidaklah tercela. KARENA SESUATU YANG TELAH DIJAMIN BAGIMU 
OLEH ALLAH (DARI RIZKI) MAKA JANGANLAH KAMU MENGAMBIL ALIH PERAN ITU. 
Yakni sesungguhnya setiap urusan menjadi lapang apabila sudah ada yang mengerjakan 
selain dirimu yaitu Allah Ta'ala. Dan apa saja yang telah ditanggung / dikerjakan oleh 
Selainmu, maka tidak ada faidah keikut sertaanmu dalam peran itu dan apa yang engkau 
adalah pekerjaan yang sia-sia / fudhul. Apalagi sampai menyebabkan menginggalkan ibadah 
dan bertentangan dengan hukum Tuhan. 
Dan seorang murid dijelaskan dalam masalah ini karena apabila Ia bertawajuh menghadapkan 
seluruh jiwa raganya kepada Allah dan keadaannya sibuk dengan berbagai wirid tharigah 
dalam amaliyah sehari-hari, maka pada umumnya akan tertinggallah penghidupannya (menjadi 
miskin harta benda). 
Maka dalam kondisi seperti ini, datanglah syaitan mendekatinya dan memasukkan rasa was- 
was/raug-ragu ke dalam hati murid, sehingga ia akan merekayasa sesuatu usaha untuk dirinya 
dimana apa yang ia bayangkan dan ia angan-angankan kebanyakan tidak pernah akan terjadi. 
Dan untuk mengobati hal ini adalah dengan memperbanyak dzikir kepada Allah dan 
memperbanyak riyadhah sehingga syaitan menjauh darinya dan hatinya berhasil menjadi 
lapang. 
Usaha makhluk dalam urusan dunia secara memforsir diri dan penuh rekayasa sebagaimana 
yang di sebutkan di atas adalah tercela karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 
telah menjamin dan menanggung bagi mereka akan rizki mereka. Dan Allah yang mengatur 
segalanya. 
Adapun yang di tuntut oleh Allah dari manusia adalah kelapangan hati dari kesibukan urusan 
dunia sehingga mereka dapat berkonsentrasi beribadah kepada Allah dan memenuhi 
kewajiban yang dibebankan kepada mereka. 
Akan tetapi kebanyakan yang berlaku pada seorang hamba adalah ia membebankan dirinya 
sendiri untuk sibuk dengan urusan duniawi karena dorongan untuk memenuhi tuntutan hawa 
nafsu dan syahwat mereka dan sudah pasti yang demikian ini adalah kepayahan yang sangat 
karena dengan kesibukannya melayani tuntutan syahwat pastilah akan berkurang 
pelayanannya terhadap Tuhannya. 
Hal demikian ini tentu menyimpang dari kaidah-kaidah penghambaan diri kepada Allah dan 


kekkk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6970 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berubah menjadi penghambaan diri kepada hawa nafsu dan syahwat. 

Kemudian dalam kesungguhan mencari rizki untuk pemenuhan tuntutan syahwat (duniawi) 
akan terdapat beberapa bahaya diantaranya meninggalkan UBUDIAH kepada Allah, 
melakukan hal-hal yang menyimpang dari hukum Allah, menyia-nyiakan umur sehingga sedikit 
ubudiyahnya kepada Allah, dimana hal-hal tersebut sangat dijauhi oleh orang-orang berakal. 
Syaikh Sahal bin AbdulLah berkata, “ tinggalkanlah tadbir dan ikhtiyar karena sesungguhnya 
keduanya dapat memperkeruh hati manusia dalam kehidupannya”. 

Sayyidy Abu Al-Hasan Asy-Syazily RA berkata, “jika memang tidak boleh tidak / harus bagi 
dirimu untuk ber tadbir, maka berusahalah untuk tidak bertadbir.... 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1664. Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- 
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal". (@S Al Hujuraat (49:13) 


Kaum Syiah berkeyakinan bahwa para Sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam 
selepas wafatnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kembali murtad. 


Berikut kutipan dari tulisan pada http://syiahali.wordpress.com/2012/04/28/pokok-pokok- 
kesesatan-syiah-bahwa-syiah-meyakini-bahwa-para-sahabat-sepeninggal-nabi-saw-mereka- 
murtad-kecuali-3-orang-saja-membantah-httpabusalma-wordpress-com/ 


"“"## awal kutipan 


kekkk 


Munculnya penyimpangan, seperti bid'ah dan kemurtadan, di kalangan sebagian sahabat 
setelah wafatnya Rasulullah, pertama, dalam perspektif sumber-sumber pertama umat Islam, 
merupakan perkara yang disepakati secara umum (musallam) dan tidak diragukan lagi serta 
tidak terkhusus pada sumber-sumber mazhab Syiah saja. Pada sebagian riwayat Ahlusunnah 
terdapat penyandaran kemurtadan terhadap para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyatakan kafir kepada sahabat yang berperang dengan 
sesamanya... Kafir disini bukan keluar dari Islam !!! Seperti dalam hadis Imam Bukhari juga 
dari Ibnu Umar, ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: “Janganlah kamu 
kembali menjadi kafir sepeninggalku nanti, sebagian dari kamu menebas leher sebagian yang 
lain”. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Jarir dan Ibnu Abbas dari Nabi 
saw. (Shahih Bukhari,9/63-64, Shahih Muslim, 1/58) 


Ummul Mukminin Aisyah telah berkata:“Sekalian orang Arab telah murtad setelah wafatnya 
Rasulullah” (Al-Bidayah wa al-Nihayah: 6/336: Tarikh Madinah Dimasyg: 30/316) 


Ummul Mukminin Aisyah mengatakan semua orang Islam itu murtad, tentunya dalam 
pandangan Syiah yang dimaksud dengan murtad bukanlah murtad daripada keimanan, akan 
tetapi menentang perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. 


Dari segi tata bahasa Arab, murtad banyak maknanya tergantung apa kalimat setelah kata 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6971 


“murtadad/yartadid/murtadin”. Contoh :“MURTADDINA “ALA A'@AABIHIM” artinya membelot 
dari janji mereka 


Syi'ah menganggap mayoritas sahabat pasca wafat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
patuh pada wasiat), karena mereka telah mengubah atau membatalkan hukum Allah dan 
Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jadi hanya sedikit saja atau segelintir yang 
selamat di haudh. Kafir dan Murtad yang dimaksudkan syi'ah bukan seperti kafirnya Abu Thalib 
versi Sunni, sama sekali tidak.. Bukhari dan Muslim telah mencatat di dalam Sahih Sahih 
mereka mengenai perkara tersebut 

“““## akhir kutipan 


keke 


Hal yang diperbincangkan dalam tulisan kaum syiah di atas adalah hadits-hadits seperti berikut 


Dari Abu Hurairah bahwasanya ia menceritakan, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda: "Pada hari kiamat beberapa orang sahabatku mendatangiku, kemudian mereka 
disingkirkan dari telaga, maka aku katakan: 'ya rabbi, (mereka) sahabatku! ' Allah menjawab: 
Kamu tak mempunyai pengetahuan tentang yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka 
berbalik ke belakang dengan melakukan murtad, bid'ah dan dosa besar". (HR Bukhari 6097) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ingatlah! Ada golongan lelaki yang dihalangi 
dari datang ke telagaku sebagaimana dihalaunya unta-unta sesat. Aku memanggil mereka, 
Kemarilah kamu semua'. Maka dikatakan, “Sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu 
selepas kamu wafat'. Maka aku bersabda: Pergilah jauh-jauh dari sini" (HR Muslim 367) 


Hal yang dimaksud dengan para Sahabat yang dihalau dari telaga haudh bukanlah para Sahabat 
secara umum karena Rasulullah menyatakan hal itu di depan para Sahabat dan tentulah para 
Sahabat akan mengkonfirmasikan atau menyanyakan apakah benar mereka setelah wafatnya 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam , pada umumnya para Sahabat akan kembali murtad dalam 
pengertian menentang perintah-perintah atau wasiat dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Hadits-hadits tersebut disalahgunakan oleh kaum Zionis Yahudi untuk menghasut atau 
melancarkan ghazwul fikri (perang pemahaman) kepada kaum Syiah bahwa Sayyidina Abu Bakar 
ra, Sayyidina Umar ra dan Sayyidina Ustman telah mengkhianati Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, mengkhianati ketetapan di Ghadir Khum 


Riwayat dari Sa'ad bin Abi Wagash, Aku mendengar khutbah Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pada hari Jumat. la memegang lengan Ali dan berkhutbah dengan didahului lafaz pujian 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memuji-Nya. Kemudin beliau bersabda, “Wahai sekalian 
manusia, aku adalah wali bagi kalian semua". Mereka menjawab, “Benar apa yang engkau 
katakan wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam". Kemudian beliau mengangkat lengan Ali 
dan bersabda. “Orang ini adalah waliku, dan dialah yang akan meneruskan perjuangan agamaku. 
“Aku adalah wali bagi orang-orang yang mengakui/meyakini Ali sebagai wali, dan aku juga 
merupakan orang yang akan memerangi orang yang memeranginya" 


Rasulullah mengatakan “Aku adalah wali bagi orang-orang yang mengakui/meyakini Ali sebagai 
wali” maksudnya hanya muslim yang ahlinya yang dapat mengakui/meyakini Ali sebagai wali atau 
imamnya para Wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang dapat memahami/meyakini pula 
bahwa Rasulullah adalah imamnya para Wali Allah. 


Dalam hadits gudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-Ku, 
tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan 
Taufig HidayahNya” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6972 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abu Yazid al Busthami mengatakan: "Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi-Nya 
dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya". 


Sahl Ibn “Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) mengenal 
Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang 
yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka — 
untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 


As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Vika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa sebenarnya 
wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang tahu tentang 
Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajakrkan Allah kepada mereka. 
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang bertakwa". 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala" Seorang dari sahabatnya berkata, "siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: "Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”"mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (AS Yunus (101:62 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
JA ai AN aa Ga II am JI AB MAL DL SA ga Ka dia sala ya GA AI 
page pa 
Sesungguhnya bagi Allah ada orang-orang yang baik (yang tidak pernah menonjolkan diri) di 
antara para hamba-Nya yang dipelihara dalam kasih sayang dan dihidupkan di dalam afiat. 
Apabila mereka diwafatkan, niscaya dimasukkan kedalam surganya. Mereka terkena fitnah atau 


ujian, sehingga mereka seperti berjalan di sebagian malam yang gelap, sedang mereka selamat 
daripadanya. (Hadits riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al Hilya jilid I hal 6). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wahai Ali, tidakkah kamu rela bahwa 
kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? hanya saja tidak ada Nabi 
setelahku”. (HR Muslim 4420) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan setelah wafatnya Beliau maka 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6973 


pengganti Beliau sebagai Imamnya para Wali Allah adalah Sayyidina Ali ra dan kedudukan dan 
tugas Imam Wali Allah seperti Nabi , penerus pemimpin perjuangan agama, namun kita ketahui, 
paham dan yakini bahwa tiada Nabi setelah Rasulullah. 


Imam Sayyidina Ali ra terkena fitnah dari kaum Yahudi yang pada masa kini disebut kaum Zionis 
Yahudi, salah satunya adalah Abdullah bin Saba (Yahudi dari Yaman). 


Imam Syaidina Ali ra bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Wahai Rasulullah! 
Apakah ciri-ciri mereka?” Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mereka menyanjungimu 
dengan sesuatu yang tidak ada padamu”. 


Di riwayatkan oleh Imam al-Dar Gutni dari Sayyidina “Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhu, beliau 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri mereka, lalu 
Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda: 


ny SU 0 ya BI IS Lakey IIA I yanddg adl Jal oo Oglouy 


“Mereka seolah-olah mencintai ahlul bait (keluarga Nabi), padahal mereka tidak sedemikian dan 
tandanya ialah mereka mencaci Abu Bakar dan " Umar 


Telah terjadi fitnah, perselisihan dan kesalahpahaman umat muslim tentang pemahaman riwayat 
yang disampaikan Sa'ad bin Abi Wagash ataupun riwayat yang semakna, mereka memahami 
imamnya para Wali Allah adalah khalifah dan mengakui riwayat-riwayat seperti itu merupakan 
ketetapan Rasulullah untuk pengangkatan Sayyidina Ali ra sebagai khalifah. 


Jadi apa yang diperselisihkan umat muslim bahwa Sayyidina Abu Bakar ra ataupun Sayyidina 
Umar ra “merebut” kepemimpinan atau khalifah dari Imam Sayyidina Ali ra atau bahkan anggapan 
keji bahwa Sayyidina Abu Bakar ra ataupun Sayyidina Umar ra menghianati ketetapan Rasulullah 
di Ghadir Khum adalah merupakan kesalahpahaman karena sesungguhnya kepemimpinan pada 
wilayah yang berbeda. 


Hal yang dimaksud para Sahabat yang dihalau dari telaga haudh karena murtad, dosa besar 
(membunuh kaum muslim) dan melakukan bid'ah atau menukar atau mengubah ajaran Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yakni melarang sesuatu yang tidak dilarangNya, mengharamkan 
sesuatu yang tidak diharamkanNya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya adalah orang- 
orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al @uran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi, mereka melakukan dosa besar yakni 
membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala yakni kaum Zionis 
Yahudi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6974 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini (Dzul Khuwaishirah 
at Tamimi al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak 
sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan 
membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari 
busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti 
musnahnya kaum “Ad. (HR Muslim 1762) 


Kaum Zionis Yahudi adalah para penyembah berhala, Wali Syaitan atau pengikut syaitan 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah 
yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi 
kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak 
mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah) dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan- 
syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan 
Sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir 
(mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (2): 101-102 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi yang pemahamannya terhadap Al 
@uran dan Hadits telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al 
azham) sehingga dinamakan kaum khawarij Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij 
(bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi pulalah yang karena 
kesalahpahamannya berani menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan 
thagut, berhukum dengan selain hukum Allah. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi pulalah yang karena 
kesalahpahamannya sampai membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-Guran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. Ia tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi , mereka membaca Al @uran 
dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al 
Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al Guran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1773) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6975 ) 


Orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi yakni anak-anak muda yang 
belum memahami agama dengan baik, mereka seringkali mengutip ayat-ayat al-Guran dan 
hadits-hadits Nabi, tapi itu semua dipergunakan untuk menyesatkan, atau bahkan untuk 
mengkafirkan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka. Padahal kualitas iman mereka 
sedikitpun tidak melampaui kerongkongan mereka. 


Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari 
Al A'masy dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah berkata, 'Ali radliallahu 'anhu berkata: 
Sungguh, aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada berbohong atas nama beliau shallallahu 
'alaihi wasallam dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, 
(ketahuilah) bahwa perang itu tipu daya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang bersabda: Akan datang di akhir zaman orang-orang muda dalam pemahaman (lemah 
pemahaman atau sering salah pahaman). Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik 
(Khairi Gaulil Bariyyah, maksudnya suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits)) namun mereka 
keluar dari agama bagaikan anak panah melesat keluar dari target buruan yang sudah dikenainya. 
Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Maka dimana saja kalian menjumpai mereka, 
bunuhllah mereka karena pembunuhan atas mereka adalah pahala di hari giyamat bagi siapa 
yang membunuhnya. (HR Bukhari 3342) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa Ahlul Yaman atau penduduk 
Yaman cepat menerima kebenaran sedangkan Bani Tamim Al Najdi, orang-orang yang seperti 
Dzul Khuwaishirah, berwatak keras , mereka membela diri oleh karena mereka muslim maka 
mereka merasa berhak atas penghidupan yang baik di alam dunia dibandingkan orang kafir 
sehingga mereka merasa wajar meraih kehidupan ekonomi yang lebih baik bahkan kaya raya. 


Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu 
Shakhrah dari Shafwan bin Muhriz Al Mazini dari “Imran bin Hushain radliallahu “anhuma dia 
berkata: Sekelompok orang dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, maka beliau bersabda: “Terimahlah kabar gembira wahai Bani Tamim.” Mereka 
menjawab: "Anda telah memberikan kabar gembira kepada kami, oleh karena itu berikanlah 
sesuatu (harta) kepada kami.” Maka muka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berubah, tidak 
lama kemudian serombongan dari penduduk Yaman datang kepada beliau, maka beliau bersabda: 
Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya! Mereka berkata: Ya 
Rasulallah, kami telah menerimanya. (HR Bukhari 4017) 


Telah bercerita kepada kami “Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah bercerita kepada kami bapakku 
telah bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami Jami bin Syaddad dari 
Shafwan bin Muhriz bahwa dia bercerita kepadanya dari “Imran bin Hushain radliallahu “anhuma 
berkata, Aku datang menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan untaku aku ikat di depan 
pintu. Kemudian datang rombongan dari Bani Tamim maka Beliau berkata: Terimalah kabar 
gembira wahai Bani Tamim. Mereka berkata:: Tuan telah memberikan kabar gembira kepada kami 
maka itu berilah kami (sesuatu harta) . Mereka mengatakannya dua kali. Kemudian datang orang- 
orang dari penduduk Yaman menemui Beliau, lalu Beliau berkata: Terimalah kabar gembira, wahai 
penduduk Yaman, jika Bani Tamim tidak mau menerimanya. Mereka berkata: Kami siap 
menerimanya, wahai Rasulullah. (HR Bukhari 2953) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menasehatkan bahwa jika terjadi fitnah atau 
perselisihan karena perbedaan pemahaman atau bagaimana cara kembali kepada Al Gur'an dan 
As Sunnah jika terjadi perselisihan maka ikutilah ahlul Yaman. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6976 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah". Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : “mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman. 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
“Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al Gur'an dan Hadits) sebagaimana UII! 
Albab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 6977 ) 


su Ju ang dea Lo pn Uas P3 “2 au aa SES sad Aa Lt Ge Oei al klan 
Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039). 
ag KR tag Ki Fi oo Val Int Ga ga Jal Sala da la dh 95 IG Ka 
Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 
lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14) 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. Dari Hadramaut (Yaman), anak 
cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke “ufuk Timur”, seperti di daratan 
India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah dengan memainkan wayang 
mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah dengan kelembutan tanpa 
senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang dengan kedamaian dan 
kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai kepulauan Madagaskar. Dalam 
berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya yang berdasar Al Gur'an, As 
Sunnah, Ijma dan Giyas 


Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 
Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 
menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 
keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung 
Jati. Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6973 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kekek kxkk 


awal kutipan 


“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 
wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 
saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 
dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 
dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 
sendiri mengatakan, “kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di Syurga'. 
Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif yang berarti 
orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. 


Sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang 
ketanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 
Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 
Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 
Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 
ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 
Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Gadri. Di Siak oleh keluaga 
Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 
Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 
Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 


Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 
negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 
hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Mugaddam. Yang banyak kita kenal 
dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafagih, Balfagih, Alaydrus, bin Syekh 
Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya ... 
..dan seterusnya. 


Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadramaut (Yaman 
selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 
Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 
mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 
Mesir, Bagdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NAAIB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36- 
37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra. 


“tete akhir kutipan “" 
Wassalam 

Zon di Jonggol, Kab Bogor 16830 
http://mutiarazuhud.wordpress.com 
1689. Penduduk Najed 


Andaikan Najed adalah Irak , buat apa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membedakan migot 
bagi penduduk Najed dan penduduk Irag 


Penduduk Irag migot di Dzat Irg (Timur Laut Makkah) 
Penduduk Najed migot di @arnul Manazil sebelah timur dari kota Makkah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6979 


IE LES 52 paid SKA oi 9 BAN YP de jt AA Gila pal taon IU alay lag ja AI Aa Gr AAL Laka 
UAS Ja, Bye OS GL JAN, Rioudel penny pai Jay Ala 15 Rak! JAN pelan Aale il Ceko Sl Igany ES) 
ak wd! JAN, 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin “Abdullah bin “Ammar Al Maushulli yang berkata 
telah menceritakan kepada kami Abu Haasyim Muhammad bin “Ali dari Al Mu'afiy dari Aflah bin 
Humaid dari Gasim dari Aisyah yang berkata Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam menetapkan 
migat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dan Mesir di Juhfah, bagi 
penduduk Irag di Dzatu “Irg, bagi penduduk Najd di @arn dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam 
(Shahih Sunan Nasa'i no 2656| 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad dari 'Amru 
dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah menetapkan migat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al 
Juhfah, bagi penduduk Yaman di Yalamlam dan bagi penduduk Najed di Garnul Manazil. Itulah 
ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi yang bukan 
penduduk negeri-negeri tersebut bila datang melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk 
hajji dan 'umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu, maka mereka memulai dari tempat 
tinggalnya (keluarga) dan begitulah ketentuannya sehingga bagi penduduk Makkah, mereka 
memulainya (bertalbiyah) dari (rumah mereka) di Makkah. (HR Bukhari 1431) 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan migat bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah, bagi 
penduduk Syam di Juhfah, untuk penduduk Najed di @arnalmanazil, dan bagi penduduk Yaman di 
Yalamlam. Tempat-tempat itu adalah bagi penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi mereka 
yang datang dari tempat lain melewati tempat itu untuk melakukan haji atau umrah. Dan siapa saja 
yang tidak berada di tempat-tempat, maka ia memulai ihram dari tempat domisilinya hingga 
Makkah, maka penduduknya memulai ihram dari Makkah. (HR Muslim 2023) 


Para Sahabat memohon kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam doa keberkahan bagi 
penduduk Najed namun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Disanalah akan terjadi 
bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan" 


Hadits selengkapnya 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan 
kepada kami Husain bin Al Hasan berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' 
dari Ibnu "Umar berkata, Beliau berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan 
negeri Yaman kami. Ibnu 'Umar berkata, Para sahabat berkata, Juga untuk negeri Najed kami. 
Beliau kembali berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. 
Para sahabat berkata lagi, Juga untuk negeri Najed kami. Ibnu 'Umar berkata, Beliau lalu berdoa: 
Disanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan. (HR Bukhari 
979) 


Dari Ibnu Umar ia mendengar Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam bersabda sementara beliau 
menghadap timur: “Ingat, sesungguhnya fitnah itu disini, sesungguhnya fitnah itu disini dari arah 
terbitnya tanduk setan.” (HR Muslim 5167) 


Dari Ibnu Umar mengatakan, Nabi shallallahu “alaihi wasallam pernah memanjatkan doa: Ya Allah, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6980 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berilah kami barakah dalam Syam kami, ya Allah, berilah kami barakah dalam Yaman kami. Para 
sahabat berkata: 'ya Rasulullah, dan juga dalam Nejed kami! '“ Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam membaca doa: Ya Allah, berilah kami barakah dalam Syam kami, ya 
Allah, berilah kami barakah dalam Yaman kami. Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, juga dalam 
Najd kami! “dan seingatku, pada kali ketiga, beliau bersabda, Disanalah muncul keguncangan dan 
fitnah, dan disanalah tanduk setan muncul (HR Bukhari 6565) 


Dzul Khuwaishirah adalah dari Bani Tamim Al Najdi berdasarkan hadits-hadits seperti 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash dari Sa'id bin Masrug dari Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: 
Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Yaman, dia pernah mengirimkan emas yang masih kotor 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Lalu emas itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kepada empat kelompok. Yaitu kepada Agra" bin Habis Al Hanzhali, 
Uyainah bin Badar Al Fazari, Alyamah bin Ulatsah Al Amiri, termasuk Bani Kilab dan Zaid Al Khair 
Ath Thay dan salah satu Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata: Orang-orang Guraisy marah dengan 
adanya pembagian itu. kata mereka, Kenapa pemimpin-pemimpin Najd yang diberi pembagian 
oleh Rasulullah, dan kita tidak dibaginya? maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun 
menjawab: Sesungguhnya aku lakukan yang demikian itu, untuk membujuk hati mereka. 
Sementara itu, datanglah laki-laki berjenggot tebal, pelipis menonjol, mata cekung, dahi menjorok 
dan kepalanya digundul. Ia berkata, Wahai Muhammad! Takutlah Anda kepada Allah! Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Siapa pulakah lagi yang akan mentaati Allah, jika aku 
sendiri telah mendurhakai-Nya? Allah memberikan ketenangan bagiku atas semua penduduk 
bumi, maka apakah kamu tidak mau memberikan ketenangan bagiku? Abu Sa'id berkata: Setelah 
orang itu berlaku, maka seorang sahabat (Khalid bin Al Walid) meminta izin kepada Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam untuk membunuh orang itu. Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad. (HR Muslim 1762) 


Semasa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memang belum terjadi fitnah dikarenakan orang- 
orang seperti Dzul Khuwaishirah. Sebab, saat para Sahabat ingin memerangi mereka, oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dicegah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tahu di 
belakangnya ada teman-teman mereka yang sifatnya sama. Sangat mungkin saat temannya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6981 ) 


dianiaya, mereka akan mengobarkan perang melawan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan 
Sahabatnya. Padahal, mereka bukan orang “kafir” karena shalat, shaum, dan ritual mereka boleh 
dikatakan di atas rata-rata orang kebanyakan. Tidak akan ada yang menyangka bahwa mereka 
adalah orang-orang yang akan merusak Islam. 


Setiap orang yang pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum 
muslim (as-sawad al a'zham) adalah termasuk sekte atau firgoh khawarij. Khawarij adalah bentuk 
jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi pulalah yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam sebagaimana yang diketahui dari hadits di atas dan berani menghardik Sayyidina 
Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan thagut, berhukum dengan selain hukum Allah. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi pulalah yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga sampai membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-@uran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. la tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi , mereka membaca Al @uran 
dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al 
Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al @uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


Orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi yakni anak-anak muda yang 
belum memahami agama dengan baik, mereka seringkali mengutip ayat-ayat al-Guran dan 
hadits-hadits Nabi, tapi itu semua dipergunakan untuk menyesatkan, atau bahkan untuk 
mengkafirkan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka. Padahal kualitas iman mereka 
sedikitpun tidak melampaui kerongkongan mereka. 


Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari 
Al A'masy dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah berkata, 'Ali radliallahu “anhu berkata: 
Sungguh, aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada berbohong atas nama beliau shallallahu 
'alaihi wasallam dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6982 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(ketahuilah) bahwa perang itu tipu daya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang bersabda: Akan datang di akhir zaman orang-orang muda dalam pemahaman (lemah 
pemahaman atau sering salah pahaman). Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik 
(Khairi Gaulil Bariyyah, maksudnya suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits)) namun mereka 
keluar dari agama bagaikan anak panah melesat keluar dari target buruan yang sudah dikenainya. 
Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. (HR Bukhari 3342) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa Ahlul Yaman atau penduduk 
Yaman cepat menerima kebenaran sedangkan Bani Tamim Al Najdi, orang-orang yang seperti 
Dzul Khuwaishirah, berwatak keras , mereka membela diri oleh karena mereka muslim maka 
mereka merasa berhak atas penghidupan yang baik di alam dunia dibandingkan orang kafir 
sehingga mereka merasa wajar meraih kehidupan ekonomi yang lebih baik bahkan kaya raya. 


Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu 
Shakhrah dari Shafwan bin Muhriz Al Mazini dari “Imran bin Hushain radliallahu “anhuma dia 
berkata, Sekelompok orang dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, maka beliau bersabda: “Terimahlah kabar gembira wahai Bani Tamim.” Mereka 
menjawab: “Anda telah memberikan kabar gembira kepada kami, oleh karena itu berikanlah 
sesuatu (harta) kepada kami.” Maka muka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berubah, tidak 
lama kemudian serombongan dari penduduk Yaman datang kepada beliau, maka beliau bersabda: 
Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya! Mereka berkata: Ya 
Rasulallah, kami telah menerimanya. (HR Bukhari 4017) 


Telah bercerita kepada kami “Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah bercerita kepada kami bapakku 
telah bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami Jami bin Syaddad dari 
Shafwan bin Muhriz bahwa dia bercerita kepadanya dari “Imran bin Hushain radliallahu “anhuma 
berkata, Aku datang menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan untaku aku ikat di depan 
pintu. Kemudian datang rombongan dari Bani Tamim maka Beliau berkata: Terimalah kabar 
gembira wahai Bani Tamim. Mereka berkata:: Tuan telah memberikan kabar gembira kepada kami 
maka itu berilah kami (sesuatu harta) . Mereka mengatakannya dua kali. Kemudian datang orang- 
orang dari penduduk Yaman menemui Beliau, lalu Beliau berkata: Terimalah kabar gembira, wahai 
penduduk Yaman, jika Bani Tamim tidak mau menerimanya. Mereka berkata: Kami siap 
menerimanya, wahai Rasulullah. (HR Bukhari 2953) 


Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari 
pamannya - Abu Suhail bin Malik - dari bapaknya, bahwa dia mendengar Thalhah bin 'Ubaidullah 
berkata: Telah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang dari penduduk 
Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun 
tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat (kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam) kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: Shalat lima kali dalam sehari semalam. Kata orang itu: apakah ada 
lagi selainnya buatku. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: Tidak ada kecuali yang 
thathawu' (sunnat) . Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Dan puasa Ramadlan. Orang 
itu bertanya lagi: Apakah ada lagi selainnya buatku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) . Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyebut: Zakat: Kata orang itu: apakah ada lagi selainnya buatku. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) . Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: 
Lalu orang itu pergi sambil berkata: Demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya. 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dia akan beruntung jika jujur menepatinya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6983 


(HR Bukhari 44) 


Jadi orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi adalah orang-orang yang 
merasa paling benar sehingga berani menghardik Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, berani 
menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berani menghardik para ulama yang sholeh dari kalangan 
Ahlul Bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam serta berani menghardik para 
ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat yang 
bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti sunnah 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1727. Janganlah berguru dengan sembarang ulama 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (9/:100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan "orang-orang yang 
membawa hadits" yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Jadi cara kaum muslim mengikuti Salafush Sholeh dengan cara bertalaggi (mengaji) dengan para 
ulama yang sholeh dari kalangan "orang-orang yang membawa hadits". 


Para ulama yang sholeh dari kalangan "orang-orang yang membawa hadits" adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh yang 
memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat atau 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat. 


Bahkan kalau melalui para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6984 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 


Oleh karenanya janganlah berguru (bertalaggi) dengan sembarang ulama. Janganlah sekedar 
berpatokan ulama tersebut dari bangsa Arab tentu mengerti bahasa Arab. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu) " 


Sanad ilmu (sanad guru) ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan 
umat. Karena sanad ilmu (sanad guru) inilah Al-@uran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi 
kaum kafir dan munafik. Karena sanad ilmu (sanad guru) inilah warisan Nabi tak dapat diputar 
balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata : "Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 
kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 
menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 
manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Jangan pula mengikuti sembarang ulama yang sekedar mengaku-aku bersanad ilmu tersambung 
kepada lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau mengaku-aku mengikuti Imam 
Mazhab yang empat. 


Tanda atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad ilmu atau sanad gurunya adalah pemahaman 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6985 ) 


atau pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu 
atau tidak menyelisihi pendapat Imam Mazhab yang empat serta berakhlak baik 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Hindarilah berguru (bertalaggi) dengan para ulama berasal dari sebuah sekte atau firgoh yakni 
orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang ulama yang telah keluar (kharaja) dari 
pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan”. 


Sekte-sekte atau firgoh-firgoh itu dibentuk oleh ulama banga Arab sendiri. 


Khudzaifah Ibnul Yaman berkata, “Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri 
mereka!” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab “Mereka adalah seperti kulit kita ini, 
juga berbicara dengan bahasa kita (bahasa Arab)“. Saya bertanya “Lantas apa yang anda 
perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti itu?” Nabi menjawab: “Hendaklah 
kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka!” Aku bertanya, “kalau tidak ada jamaah 
muslimin dan imam bagaimana?” Nabi menjawab: “hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok- 
kelompok) itu, sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus 
tetap seperti itu” (HR Bukhari 6557, HR Muslim 3434) 


Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XIII/36: “Yakni dari kaum kita, berbahasa 
seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa 
Arab”. 


Sudah sejak lama, para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam meninggalkan wilayah dalam kekuasaan kerajaan dinasti Saudi. Pada 
umumnya mereka berhijrah ke Tarim, Hadramaut, Yaman 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan' 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Pergilah 
kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya 
mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Dari Ibnu Umar ia mendengar Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam bersabda sementara beliau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6986 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menghadap timur: “Ingat, sesungguhnya fitnah itu disini, sesungguhnya fitnah itu disini dari arah 
terbitnya tanduk setan.” (HR Muslim 5167). 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan 
kepada kami Husain bin Al Hasan berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu “Aun dari Nafi' 
dari Ibnu “Umar berkata, Beliau berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan 
negeri Yaman kami. Ibnu “Umar berkata, Para sahabat berkata, Juga untuk negeri Najed kami. 
Beliau kembali berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. 
Para sahabat berkata lagi, Juga untuk negeri Najed kami. Ibnu “Umar berkata, Beliau lalu berdoa: 
Disanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan. (HR Bukhari 
979). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al Guran dan Hadits) sebagaimana Ulil 
Albab 
SEE play elo Iko al ya Ate AN any BA Gal up Ad us Sd an kan emak At BA taat laa 
Ss Kebdi ab kadi Kas SO AG Ga sad ja 

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039). 

Tlah AKN, OI ai ai 1 Wa Sah pa gadi Jaf SU plg la At Jo di Igo, IG Kia 
Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 
lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14). 
Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. Dari Hadramaut (Yaman), anak 
cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke “ufuk Timur”, seperti di daratan 
India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah dengan memainkan wayang 
mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah dengan kelembutan tanpa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6987 | 


senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang dengan kedamaian dan 
kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai kepulauan Madagaskar. Dalam 
berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya yang berdasar Al @uran, As 
Sunnah, Ijma dan Aiyas 


Semakin akhir zaman maka orang-orang Arab di jazirah Arab akan kembali jahiliyah sehingga 
sampai pada suatu waktu diperangi dan diluruskan oleh mayoritas kaum muslim dipimpin oleh 
seorang khalifah 


Contoh hadits 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Kalian perangi jazirah Arab dan Allah beri kalian 
kemenangan. Kemudian Persia (Iran), dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian 
perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal,dan Allah beri 
kalian kemenangan.” (HR Muslim 5161) 


Ulama banga Arab tersebut tentu mengerti bahasa Arab namun mereka tidak memperhatikan 
bahwa Al-Guran dan As-Sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
Wasallam dalam bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya 
luas dan dalam, mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya 
bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu 
seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 


Jika ingin menggali sendiri hukum-hukum dari Al Gur'an dan Hadits, selain menguasai nahwu, 
sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi') diperlukan kompetensi seperti 


a. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


b. Mengetahui dan menguasai dalil 'agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 


C. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


d. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-@uran dan as-Sunnah. 


Jika belum berkompetensi menggali sendiri dari Al @uran dan Hadits maka ikutilah para ulama 
yang sholeh dari kalangan "orang-orang yang membawa hadits" yakni para ulama yang sholeh 
yang mengikuti Imam Mazhab yang empat. 


Sekte atau firgoh, kaum yang mengikuti pemahaman seorang ulama yang telah keluar (kharaja) 
dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) disebut juga kaum khawarij. 
Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Kaum khawarij adalah orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi, yang 
dapat kita ketahui berdasarkan hadits-hadits seperti 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6988 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash dari Sa'id bin Masrug dari Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: 
Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Yaman, dia pernah mengirimkan emas yang masih kotor 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Lalu emas itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kepada empat kelompok. Yaitu kepada Agra" bin Habis Al Hanzhali, 
Uyainah bin Badar Al Fazari, Alyamah bin Ulatsah Al Amiri, termasuk Bani Kilab dan Zaid Al Khair 
Ath Thay dan salah satu Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata: Orang-orang Guraisy marah dengan 
adanya pembagian itu. kata mereka, Kenapa pemimpin-pemimpin Najd yang diberi pembagian 
oleh Rasulullah, dan kita tidak dibaginya? maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun 
menjawab: Sesungguhnya aku lakukan yang demikian itu, untuk membujuk hati mereka. 
Sementara itu, datanglah laki-laki berjenggot tebal, pelipis menonjol, mata cekung, dahi menjorok 
dan kepalanya digundul. Ia berkata, Wahai Muhammad! Takutlah Anda kepada Allah! Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Siapa pulakah lagi yang akan mentaati Allah, jika aku 
sendiri telah mendurhakai-Nya? Allah memberikan ketenangan bagiku atas semua penduduk 
bumi, maka apakah kamu tidak mau memberikan ketenangan bagiku? Abu Sa'id berkata: Setelah 
orang itu berlaku, maka seorang sahabat (Khalid bin Al Walid) meminta izin kepada Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam untuk membunuh orang itu. Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad. (HR Muslim 1762) 


Semasa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memang belum terjadi fitnah dikarenakan orang- 
orang seperti Dzul Khuwaishirah. Sebab, saat para Sahabat ingin memerangi mereka, oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dicegah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tahu di 
belakangnya ada teman-teman mereka yang sifatnya sama. Sangat mungkin saat temannya 
dianiaya, mereka akan mengobarkan perang melawan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan 
Sahabatnya. Padahal, mereka bukan orang “kafir” karena shalat, shaum, dan ritual mereka boleh 
dikatakan di atas rata-rata orang kebanyakan. Tidak akan ada yang menyangka bahwa mereka 
adalah orang-orang yang akan merusak Islam. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi pulalah yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam sebagaimana yang diketahui dari hadits di atas dan berani menghardik Sayyidina 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6989 


Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan thagut, berhukum dengan selain hukum Allah. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi al Najdi pulalah yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga sampai membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-Guran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. Ia tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi , mereka membaca Al Gur'an 
dan mereka menyangka bahwa Al Guran itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al 
Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al @uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al @uran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


Orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi yakni anak-anak muda yang 
belum memahami agama dengan baik, mereka seringkali mengutip ayat-ayat al-Guran dan 
hadits-hadits Nabi, tapi itu semua dipergunakan untuk menyesatkan, atau bahkan untuk 
mengkafirkan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka. Padahal kualitas iman mereka 
sedikitpun tidak melampaui kerongkongan mereka. 


Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari 
Al A'masy dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah berkata, 'Ali radliallahu “anhu berkata: 
Sungguh, aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada berbohong atas nama beliau shallallahu 
'alaihi wasallam dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, 
(ketahuilah) bahwa perang itu tipu daya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
yang bersabda: Akan datang di akhir zaman orang-orang muda dalam pemahaman (lemah 
pemahaman atau sering salah pahaman). Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik 
(Khairi Gaulil Bariyyah, maksudnya suka berdalil dengan Al @uran dan Hadits)) namun mereka 
keluar dari agama bagaikan anak panah melesat keluar dari target buruan yang sudah dikenainya. 
Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. (HR Bukhari 3342) 


Jadi orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim al Najdi adalah orang-orang yang 
merasa paling benar sehingga berani menghardik Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, berani 
menghardik. melaknat, membenci Sayyidina Ali ra dan keturunannya atau dengan kata lain 
mereka yang membenci para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan kaum Nashibi (An-Nawaashib 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(6990 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mufradnya naashib) serta mereka yang berani menghardik atau membenci para ulama yang 
sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat yang bertemu dan 
bertalaggi (mengaji) dengan Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti sunnah 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau yang disebut mereka yang anti mazhab 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1886. Waspada fitnah yang mengawali fitnah Dajjal 


Hal yang perlu kita ingat bahwa fitnah yang mengawali fitnah Dajjal bisa timbul di mana saja dan 
kapan saja sampai munculnya Dajjal. 


"Fitnah dari timur" adalah fitnah dari dari orang orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim 
an Najdi 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah adalah orang-orang yang pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) dan disebut kaum 
Khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar 


Sosok Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi bukanlah fiktif. Banyak hadits yang 
menjelaskan sosok Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi untuk kita ambil pelajaran dan 
hindari. 


Contoh hadits yang menjelaskan bahwa Dzul Khuwaishirah dari Kabilah Bani Tamim, mereka 
yang merasa paling benar sehingga menghardik Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Contoh hadits yang menjelaskan bahwa Dzul Khuwaishirah dari Najd, mereka yang membunuh 
orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala. 


Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash dari Sa'id bin Masrug dari Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: 
Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Yaman, dia pernah mengirimkan emas yang masih kotor 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Lalu emas itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kepada empat kelompok. Yaitu kepada Agra" bin Habis Al Hanzhali, 
Uyainah bin Badar Al Fazari, Alyamah bin Ulatsah Al Amiri, termasuk Bani Kilab dan Zaid Al Khair 
Ath Thay dan salah satu Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata: Orang-orang Guraisy marah dengan 
adanya pembagian itu. kata mereka, Kenapa pemimpin-pemimpin Najd yang diberi pembagian 
oleh Rasulullah, dan kita tidak dibaginya? maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6991 | 


menjawab: Sesungguhnya aku lakukan yang demikian itu, untuk membujuk hati mereka. 
Sementara itu, datanglah laki-laki berjenggot tebal, pelipis menonjol, mata cekung, dahi menjorok 
dan kepalanya digundul. Ia berkata, Wahai Muhammad! Takutlah Anda kepada Allah! Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Siapa pulakah lagi yang akan mentaati Allah, jika aku 
sendiri telah mendurhakai-Nya? Allah memberikan ketenangan bagiku atas semua penduduk 
bumi, maka apakah kamu tidak mau memberikan ketenangan bagiku? Abu Sa'id berkata: Setelah 
orang itu berlaku, maka seorang sahabat (Khalid bin Al Walid) meminta izin kepada Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam untuk membunuh orang itu. Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad. (HR Muslim 1762) 


Yang dimaksud "membiarkan penyembah berhala" adalah membiarkan kaum Yahudi yang 
sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan freemason, iluminati, 
lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (2J:101-102 ) 


Paganisme berasal dari suku-suku pagan kuno merupakan suku-suku penyembah Dewa 
Matahari. dan lain lain. Mereka berkeyakinan bahwa alam tuhan itu berada di langit yakni alam 
dewa-dewa. Alam dewa selalu dikaitkan dengan alam tinggi, yang dipersepsi berada di langit, 
dalam arti ruang yang sesungguhnya. Sehingga, kita sering mendengar cerita-cerita tentang 
'turunnya' para dewa-dewi, bidadari dari langit nun jauh di sana menuju ke Bumi. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi An Najdi yang karena kesalahpahamannya 
atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as- 
sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum 
dengan thagut, berhukum dengan selain hukum Allah. 


Semboyan kaum khawarij pada waktu itu adalah “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum 
melainkan hanya dari Allah. Sayyidina Ali ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu 
hagin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). 


Kaum khawarij salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. 
(AS: Al-Maa'idah: 44). Kesalahpahaman kaum khawarij sehingga berkeyakinan bahwa Imam 
Sayyidina Ali ra telah kafir dan berakibat mereka membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-@uran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6992 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. la tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi , mereka membaca Al @uran 
dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al 
Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al @uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


Orang-orang serupa Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni anak-anak muda yang 
belum memahami agama dengan baik, mereka seringkali mengutip ayat-ayat al-Guran dan 
hadits-hadits Nabi, tapi itu semua dipergunakan untuk menyesatkan, atau bahkan untuk 
mengkafirkan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka. Padahal kualitas iman mereka 
sedikitpun tidak melampaui kerongkongan mereka. 


Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari 
Al A'masy dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah berkata, 'Ali radliallahu “anhu berkata: 
Sungguh, aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada berbohong atas nama beliau shallallahu 
'alaihi wasallam dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, 
(ketahuilah) bahwa perang itu tipu daya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang bersabda: Akan datang di akhir zaman orang-orang muda dalam pemahaman (lemah 
pemahaman atau sering salah pahaman). Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik 
(Khairi Gaulil Bariyyah, maksudnya suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits)) namun mereka 
keluar dari agama bagaikan anak panah melesat keluar dari target buruan yang sudah dikenainya. 
Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. (HR Bukhari 334) 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang beriman”.|Lihat: kitab Sohih Bukhari jilid:4 halaman:197J. 


Jadi yang perlu kita ingat dan waspadai adalah ciri ciri orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari 
Bani Tamim An Najdi yakni mereka membaca Al Gur'an namun tidak melampaui tenggorokan, 
artinya tidak sampai ke hati atau tidak menjadikan mereka berakhlak baik yakni 

1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim. 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum musim 

4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 

kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 

memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
“Apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6993 


menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal .” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Mereka sangat mengkhawatirkan atau tepatnya berprasangka buruk kepada kaum muslim telah 
melakukan perbuatan syirik 


Sedangkan Nabi kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bukannya 
mengkhawatirkan umatnya berbuat syirik namun beliau lebih mengkhawatirkan umatnya egois, 
individualis dan berlomba-lomba dengan kekayaan bumi, harta dunia dan kekuasaan. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku lebih dahulu wafat daripada kalian, dan aku 
menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh aku melihat telagaku sekarang, dan aku 
diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi, demi Allah, saya tidak 
mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun yang aku khawatirkan atas 
kalian adalah kalian berlomba-lomba mendapatkannya.” (HR Bukhari 6102) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku lebih dahulu wafat daripada kalian, dan aku 
menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh telah melihat telagaku sekarang, dan aku 
diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, saya tidak 
mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun yang justru aku khawatirkan 
atas kalian adalah kalian bersaing terhadap kekayaan-kekayaan bumi.” (HR Bukhari 5946) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku mendahului kalian ke telaga. Lebar telaga itu 
sejauh antara Ailah ke Juhfah. Aku tidak khawatir bahwa kalian akan kembali musyrik 
sepeninggalku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kalian berlomba- 
lomba untuk mendapatkannya kemudian berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian musnah seperti 
kemusnahan umat sebelum kalian”. (HR Muslim 4249) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang 
aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah 
dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian lalu 
kalian berlomba-loba untuk memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba 
memperebutkannya sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah 
membinasakan mereka.” (HR Bukhari 2924) 

Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata kepada kaum Anshar, “sepeninggalku nanti, akan 
kalian jumpai sikap atsarah (sikap egoism, individualisme, orang yang mementingkan dirinya 
sendiri dan kelompok). Maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku dan tempat 
yang dijanjikan untuk kalian adalah telaga al-Haudl (di surga)” . (HR Bukhari 350) 


Kaum muslim dibentengi dari perbuatan syirik dengan kalimat syahadat dan firman Allah ta'ala 
yang diulang-ulang disebutkan setiap hari yakni yang artinya "Hanya Engkaulah yang kami 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6994 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan" (@S Al Fatihah (11:5) 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1901. Penyesalan Tuanku Imam Bonjol 


Buku berjudul Tuanku Rao yang ditulis oleh Mangaradja Onggang Parlindungan , melihat Gerakan 
Paderi dengan sudut pandang etnis Batak bahwa Gerakan Paderi (1803-1837) selaku cabang 
Gerakan Wahabi di Arab, merupakan gerakan radikalisme Hambali Zealots 


Dalam buku tersebut diuraikan bahwa gerakan perang Paderi dilatarbelakangi perintah langsung 
Abdullah Ibn Saud Raja Arab Saudi kepada tiga tawanan perang bersuku bangsa Minangkabau 
Kolonel Haji Piobang, Mayor Haji Sumanik dan Haji Miskin. 


Mereka bertiga dirangket saat pasukan Wahabi merebut Mekkah dari tangan Turki, 1802. Para 
pecundang tidak dihukum mati boleh lepas bebas. Kompensasinya, mereka harus membuka 
cabang Gerakan Wahabi sesampai di kampung halaman. 


Pembentukan pasukan Wahabi Minangkabau dipercayakan pada Kolonel Haji Piobang. Tentara 
Wahabi Minangkabau bentukan para tawanan Raja Abdullah Ibn Saud, cikal bakal pasukan 
Paderi. 


Begitulah pandangan dari Mangaradja Onggang Parlindungan tentang gerakan paderi dari sudut 
pandangnya sendiri. 


Perang Paderi pada awalnya adalah peperangan antara bangsa Indonesia sendiri yakni yang 
dikatakan kaum adat melawan kaum agama. 


Perang Paderi merupakan provokasi Belanda untuk menutup kontak dagang Amerika Serikat dan 
Inggris yang merupakan sekutu kerajaan dinasti Saudi sebagaimana yang dapat diketahui dari 
buku berjudul “Api Sejarah”, karya Ahmad Mansur Suryanegara yang diterbitkan Salamadani 
Pustaka Semesta, cetakan I Juli 2009 pada halaman 169 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


“Amerika Serikat, jauh sebelum meletusnya perang Padri, 1821-1837 M, sudah mengadakan kontak 
dagang dengan Indonesia di Agam Sumatra Barat. Kedatangan Amerika serikat menimbulkan 
kelompok Wahabi kuat perekonomiannya. Namun, kolonial Belanda berusaha meniadakan pengaruh 
Amerika Serikat di Sumatra Barat, dengan menggunakan potensi kaum adat melawan Wahabi dalam 
Perang Padri yang berlangsung selama 17 tahun.” 


Pada 1821 — 1837 M, pecah Perang Padri di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Imam Bondjol. Perang 
ini terjadi sebagai dampak dari provokasi Belanda untuk menutup kontak dagang Amerika Serikat dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6995 | 


Inggris yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Sumatera Barat mempergunakan paham 
sekutunya yakni paham Wahabi. 
“#8 akhir kutipan 


kekkk 


Namun, sejak awal 1833, perang itu berubah menjadi perang antara yang dikatakan kaum adat 
dan kaum agama melawan Belanda setelah penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas pemahaman 
Wahabi (Haji Miskin dan kawan kawannya) 


Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB)—ihat transliterasinya oleh Sjafnir Aboe Nain (Padang: 
PPIM, 2004), sebuah sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi yang cenderung 
diabaikan para sejarawan selama ini—mencatat bagaimana kedua pihak bahu-membahu melawan 
Belanda. 


Pihak-pihak yang dulunya bertentangan akhirnya bersatu melawan musuh bersama: Kompeni 
Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran bahwa mengundang Kompeni ke dalam konflik 
itu telah semakin menyengsarakan masyarakat Minangkabau sendiri. 


Di dalam MTIB terefleksi rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan Kaum Paderi 
terhadap sesama orang Minang dan Mandailing. 


Tuanku Imam Bonjol sadar bahwa perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama. “Adapun 
hukum Kitabullah banyaklah yang terlampau dek oleh kita. Bagaimana pikiran kita?” (Adapun 
banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?), demikian 
tulis Tuanku Imam Bonjol dalam MTIB (hlm.39). 


Sadar akan kekeliruan itu, Tuanku Imam Bonjol lalu mengirim kemenakannya, Fakih Muhammad, 
dan Tuanku Tambusai ke Mekah untuk belajar mengenai “kitabullah nan adil” (Hukum Kitabullah 
yang sebenarnya). 


Ikut juga kemenakan Tuanku Rao bernama Pakih Sialu, dan Kemenakan Tuanku Kadi (salah 
seorang rekan Tuanku Imam Bonjol) bernama Pakih Malano (MTIB, hlm. 36-40). 


Pada 1832, empat orang utusan itu kembali dan membawa kabar tentang penyerbuan Nejed oleh 
pasukan Mesir yang diutus Sultan Turki Utsmani. Para pengikut Muhammad bin Abdil Wahhab 
telah ditaklukkan secara brutal oleh Turki Utsmani. 


Mengetahui kabar seperti itu, Imam Bonjol mengadakan pertemuan penting, masih pada 1832 itu 
juga. Di tengah para tuanku, hakim-hakim syariat dan penghulu-penghulu, Imam Bonjol 
mengumumkan semacam gencatan senjata. Semua harta rampasan turut dikembalikan. 


Lebih dari itu, Imam Bonjol menarik diri dari segala bentuk keyakinan yang pernah ia pegang. Ia 
juga menginsafi segala keinginannya untuk ikut-campur dalam wewenang adat dan meminta maaf 
kepada para pemuka adat yang telah banyak dirugikan. 


Semua itu terjadi jauh sebelum penangkapannya. Imam Bonjol sendiri baru ditangkap pemerintah 
Hindia Belanda pada 1838, setelah terjadi perang besar-besaran antara pasukan Belanda dan 
rakyat Minangkabau. Setahun kemudian Imam Bonjol dibuang ke Ambon dan pada 1841 
dipindahkan ke Manado. Ia meninggal-dunia di pembuangan pada 1864 sebagai seorang laki-laki 
tua yang bercocok-tanam di sebidang tanah kecil. 


Sebelum meninggal-dunia, Imam Bonjol sempat berwasiat kepada putranya. “Akui hak para 
penghulu adat,” pesannya. “Taati mereka. Kalau ini tidak bisa ditaati, maka ia bukan penghulu 
yang benar dan hanya memiliki gelar saja. Sedapat mungkin, setialah pada adat. Dan kalau 
pengetahuannya belum cukup, pelajarilah dua puluh sifat-sifat Allah”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6996 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari wasiat Imam Bonjol untuk mempelajari kembali "dua puluh sifat-sifat Allah" adalah pengakuan 
beliau bahwa "pembagian tauhid jadi tiga" telah menjadi faktor terpenting dan dominan yang 
menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme 


Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, Abuya Prof. Dr. Assayyid Muhammad Bin Assayyid Alwi Bin Assayyid 
Abbas Bin Assayyid Abdul Aziz Almaliki Alhasani Almakki Alasy'ari Assyadzili dalam makalahnya 
pada pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah 
al Mukarromah mengatakan 


keke kekkk 


awal kutipan 


“Tiga Pembagian Tauhid sebagai faktor dominan di antara faktor terpenting dan dominan yang menjadi 
sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme adalah apa yang kita saksikan bersama pada metode 
pembelajaran tauhid dalam kurikulum sekolah. Dalam materi tersebut terdapat pembagian tauhid 
menjadi tiga bagian: 

1) Tauhid Rububiyyah, 

2) Tauhid Uluhiyyah, 

3) Tauhid Asma' was Shifaat. 


(Padahal pembagian seperti ini), tidak pernah dikenal oleh generasi salaf dari masa Sahabat, Tabi'in 
maupun Tabi'it Taabi'in. Bahkan, pembagian dengan format seperti ini tidak terdapat dalam al @uran 
atau Sunnah Nabawiyyah. 
Jadi, pembagian (tagsiim) tersebut tak lebih merupakan ijtihad yang dipaksakan dalam masalah 
ushuluddin serta tak ubahnya seperti tongkat yang berfungsi membuat perpecahan di antara umat 
Islam dengan konsekuensi hukumnya yang memunculkan sebuah konklusi bahwa kebanyakan umat 
Islam telah kafir, menyekutukan Allah, dan lepas dari tali tauhid.” 

“““## akhir kutipan 


Contoh radikalisme dapat kita ketahui dari tulisan pada http://allangkati.blogspot.com/2010/07/ 
keganasan-wahahbi-di-pakistan.html 
"“"## awal kutipan 


kekkk 


kekk 


Para pengikut ajaran wahhabi adalah kelompok yang sangat membencikan orang-orang sufi dan 
mengkafirkan mereka, mereka menganggap bahwa orang -orang sufi menyembah kuburan-kubura 
wali sehingga halal darahnya di bunuh, pemahaman ini bersumber dari agidah mereka yang 
menyatakan bahwa tauhd itu terbagi kepada tiga bahagian, tauhid Rububiyah, tauhid Uluhiyah, tauhid 
asma dan sifat, orang-orang sufi hanya percaya dengan tauhid rububiyyah dan tidak menyakini tauhid 
uluhiyyah, sebab itulah mereka kafir dan boleh di bunuh, bahkan mereka mengatakan bahwa orang- 
orang kafir gurasy lebih bagus tauhidnya daripada orang-orang sufi. 

““#akhir kutipan 


kekkk 


Pada hakikatnya tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyah tidak dapat dipisahkan karena ada 
keterkaitan (talazum) yang sangat erat. Salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dikatakan 
bertauhid atau beriman. Tidak dikatakan kaum non muslim itu bertauhid atau beriman dan tidak 
ada pula istilah mukmin musyrik sebagaimana yang dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/10/mukmin-musyrik/ 

Istilah mukmin (beriman) dan muysrik (menyekutukan Tuhan) dua term yang berbeda, sehinga 
tidak bisa disandingkan. 


Tujuannya sebenarnya pembagian tauhid jadi tiga adalah untuk membenarkan pendapat mereka 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6997 | 


bahwa orang-orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk dengan para Wali Allah 
dan para Nabi itu telah beribadah kepada selain Allah dan melanggar Tauhid Uluhiyyah sehingga 
timbullah sikap ekstrimisme atau radikalisme dalam bentuk vonis syirik. 


Salah satu gurunya ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yakni Syaikh Muhammad bin Sulaiman 
Al-Kurdi as-Syafi'i, menulis surat berisi nasehat: 


“Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan 
kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawassuli bisa memberi 
manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain 
Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madharrat, kalau dia menentang bolehlah dia kau 
anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul A'zham (kelompok mayoritas) 
diantara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar, orang yang menjauh 
dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin.” 


Kesesatan atau kesalahpahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang merupakan teladan dari ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab, yang paling pokok adalah hasil istigro (telaah) pada Tauhid Asma' 
was Shifaat. 


Tauhid Asma' was Shifaat dihasilkan dengan metodologi tafsir bil matsur, mengumpulkan nash- 
nash Al @uran maupun Hadits untuk kata-kata terkait namun memaknainya dengan makna 
dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahaminya dengan metodologi “terjemahkan saja” dari 
sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. 


Mereka kurang memperhatikan alat-alat bahasa seperti nahwu, shorof, balaghoh dan tidak pula 
memperhatikan sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan Hadits yang beraneka ragam seperti ada 
lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada 
yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz 
kinayah selain lafadz hakikat. 


Dalam tauhid Asma' was Shifaat contohnya mereka menolak makna majaz. Mereka katakan 
biarkanlah Allah ta'ala mensifatkan apa yang ingin Dia sifatkan. Mereka menyampaikan sifat Allah 
tanpa menyaksikan Allah ta'ala dengan hati mereka. 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran?. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


| 6998 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya 
“Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Al Hafizh Abu Sa'id al “Ala-i (W 761 H) yang semasa dengan Ibnu Taimiyah juga mencelanya. Abu 
Hayyan al Andalusi (W 745 H) juga melakukan hal yang sama, sejak membaca pernyataan Ibnu 
Taimiyah dalam Kitab al 'Arsy yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah duduk di atas Kursi dan telah 
menyisakan tempat kosong di Kursi itu untuk mendudukkan Nabi Muhammad shallallahu “alaihi 
wasallam bersama-Nya”, beliau melaknat Ibnu Taimiyah. Abu Hayyan mengatakan: “Saya melihat 
sendiri hal itu dalam bukunya dan saya tahu betul tulisan tangannya”. Semua ini dituturkan oleh 
Imam Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsirnya yang berjudul an-Nahr al Maadd min al Bahr al 
Muhith. 


Ibnu Taimiyah juga menuturkan keyakinannya bahwa Allah duduk di atas “Arsy dalam beberapa 
kitabnya: Majmu' al Fatawa, juz IV, hlm. 374, Syarh Hadits an-Nuzul, hlm. 66, Minhaj as-Sunnah 
an-Nabawiyyah, juz 1 , hlm. 262. Keyakinan seperti ini jelas merupakan kekufuran. Termasuk 
kekufuran Tasybih: yakni menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya sebagaimana dijelaskan oleh 
para ulama Ahlussunnah. Ini juga merupakan bukti bahwa pernyataan Ibnu Taimiyah Mutanaagidl 
(Pernyataannya sering bertentangan antara satu dengan yang lain). Bagaimana ia mengatakan - 
suatu saat- bahwa Allah duduk di atas “Arsy dan —di saat yang lain- mengatakan Allah duduk di 
atas Kursi ?!, padahal kursi itu jauh sangat kecil di banding “Arsy. Setelah semua yang 
dikemukakan ini, tentunya tidaklah pantas, terutama bagi orang yang mempunyai pengikut untuk 
memuji Ibnu Taimiyah karena jika ini dilakukan maka orangorang tersebut akan mengikutinya, dan 
dari sini akan muncul bahaya yang sangat besar. Karena Ibnu Taimiyah adalah penyebab kasus 
pengkafiran terhadap orang yang ber-tawassul, beristighatsah dengan Rasulullah dan para Nabi, 
pengkafiran terhadap orang yang berziarah ke makam Rasulullah, para Nabi serta para Wali untuk 
ber-tabarruk. Padahal pengkafiran seperti ini belum pernah terjadi sebelum kemunculan Ibnu 
Taimiyah. Sementara itu, sekarang ini para pengikut Ibnu Taimiyah juga mengkafirkan orangorang 
yang ber-tawassul dan ber-istighatsah dengan para nabi dan orang-orang yang Saleh, bahkan 
mereka menamakan Syekh 'Alawi ibn Abbas al Maliki dengan nama Thaghut Bab as-Salam (ini 
artinya mereka mengkafirkan Sayyid “Alawi), karena beliau -semoga Allah merahmatinya- 
mengajar di sana, di Bab as-Salam, al Masjid al Haram, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 6999 | 


Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata dengan menukil permasalahan-permasalahan Ibnu 
Taimiyyah yang menyalahi kesepakatan umat Islam, yaitu : (Ibnu Taimiyyah telah berpendapat) 
bahwa alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan selalu makhluk bersama Allah. Ia telah 
menyandarkan alam dengan Dzat Allah Swt bukan dengan perbuatan Allah secara ikhtiar, 
sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan yang demikian itu. Ibnu Taimiyyah juga berkeyakinan 
adanya jisim pada Allah Swt, arah dan perpindahan. Ia juga berkeyakinan bahwa Allah tidak lebih 
kecil dan tidak lebih besar dari Arsy. Sungguh Allah maha Suci atas kedustaan keji dan buruk ini 
serta kekufuran yang nyata “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 116) 


Beliau (Syaikh Ibnu Hajar) juga berkata “ Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan apa 
yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya 
dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah 
menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas 
pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang telah Allah 
jauhkan ?. Bagaimana orang-orang sesat itu telah melampai batasan-batasan syare'at dan aturan, 
dan mereka pun juga telah merobek pakaian syare'at dan hakikat, mereka masih menyangka 
bahwa mereka di atas petunjuk dari Tuhan mereka, padahal sungguh tidaklah demikian “. (Al- 
Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Tentang ulama Ibnu Taimiyyah, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab berjudul “Hasyiyah 
A-allaamah Ibn Hajar Al-Haitami “Alaa Syarh Al-Idlah Fii Manasik Al-Hajj”, (Kitab Penjelasan 
terhadap Karya Imam an-Nawawi) menuliskan (yang artinya) “... Jangan tertipu dengan 
pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan safar (perjalanan) untuk ziarah ke makam 
Rasulullah, karena sesungguhnya dia adalah manusia yang telah disesatkan oleh Allah: 
sebagaimana kesesatannya itu telah dinyatakan oleh Imam al-1zz ibn Jama'ah, juga sebagaimana 
telah panjang lebar dijelaskan tentang kesesatannya oleh Imam Tagiyyuddin as-Subki dalam 
karya tersendiri untuk itu (yaitu kitab Syifa' as-Sigam Fi Ziyarah Khayr al-Anam). Penghinaan Ibnu 
Taimiyah terhadap Rasulullah ini bukan sesuatu yang aneh: oleh karena terhadap Allah saja dia 
telah melakukan penghinaan, —Allah Maha Suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang 
kafir dengan kesucian yang agung-. Kepada Allah: Ibnu Taimiyah ini telah menetapkan arah, 
tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya dari keburukan-keburukan yang sangat keji. Ibn Taimiyah 
ini telah dikafirkan oleh banyak ulama, -semoga Allah membalas segala perbuatan dia dengan 
keadilan-Nya dan semoga Allah menghinakan para pengikutnya: yaitu mereka yang membela 
segala apa yang dipalsukan oleh Ibn Taimiyah atas syari'at yang suci ini—”. 


Ulama Ibnu Taimiyyah karena kesalahpahamannya dalam i'tigod mengakibatkan beliau diadili oleh 
para godhi dan para ulama ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar 
ulama Ibnu Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http:// 
ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 

Jadi lebih baik kita mengikuti hasil istigro (telaah) para ulama yang sholeh bersumber dari Al 
Gur'an dan Hadits serta berdasarkan penyaksian Allah ta'ala dengan hati mereka seperti Agidatul 
Khomsin, Lima puluh Agidah dimana di dalamnya ada 20 sifat wajib ada bagi Allah ta'ala 
sebagaimana yang sedikit dikupas pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/07/50- 
agidah/ 

Dengan mendalami, memahami dan meyakini 20 sifat wajib ada bagi Allah ta'ala maka syahadat 
yang merupakan kesaksian awal secara lisan bahwa tiada tuhan selain Allah, dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7000 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perjalanannya akan dapat berubah mencapai shiddigin yakni menyaksikan Allah ta'ala dengan hati 
(ain bashiroh) sehingga membenarkan dan menyaksikan bahwa selain Allah ta'ala adalah tiada. 
Selain Allah ta'ala adalah tiada apa apanya. Selain Allah ta'ala adalah bergantung padaNya. 


Buya Hamka penulis buku “Tasawuf Modern” setelah mengikuti Tarekat Godiriyah Nagsabandiyah 
pernah berujar di Pesantren Suryalaya Tasikmalaya bahwa dirinya bukanlah Hamka, tetapi 
“Hampa” sebagaimana yang dituturkan oleh dari Sri Mulyati, pengajar tasawwuf UIN Syarif 
Hidayatullah 


"Dirinya bukanlah Hamka tetapi "hampa" adalah ungkapan penyaksian Allah ta'ala dengan hati 
(ain bashiroh) atau bermakrifat. 


Muslim yang bermakrifat atau muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


dal 1) JB Gaia gal ya ellan 0 Ulil Ale ya Yak Wae Kb al oa Kal Ban 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (51:28) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7001 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga dia dekat dengan Allah ta'ala 
karena berakhlakul karimah meneladani manusia yang paling mulia Sayyidina Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Sebaliknya akhlak buruk dapat ditimbulkan dari akibat termakan hasutan atau ghazwul fikri 
(perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga memahami apa yang 
Allah ta'ala mensifatkan apa yang ingin Dia sifatkan dengan makna dzahir/harfiah/tersurat/tertulis 
berakibat “Tuhan adalah jauh” bertentangan dengan firmanNya yang artinya “Dan apabila hamba- 
hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. 
(AS Al Bagarah (2):186 ). 

Mereka terindoktrinisasi bahwa Tuhan bertempat di suatu tempat yang jauh mengikuti agidah 
Firaun — sebagaimana — yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/14/terhasut-agidah-firaun/ 

Sehingga mereka secara psikologis atau alam bawah sadar mereka menjauhkan diri dari Allah 
atau berpaling dari Allah sehingga terbentuklah akhlak yang buruk 


Akhlak yang buruk adalah mereka yang tidak takut kepada Allah atau mereka yang berpaling dari 
Allah atau menjauhkan diri dari Allah karena mereka memperturutkan hawa nafsu. 

Firman Allah ta'ala yang artinya “...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah..” (AS Shaad (38:26) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1936. Jelas Saja Mereka Dituduh Teroris 


Mereka mengatakan bahwa sungguh aneh zaman sekarang ini ketika umat muslim ingin 
menegakkan syari'at Islam namun dituduh teroris 


Apa yang dimaksud dengan menegakkan syariah ? 
Apakah syariah Islam belum tegak sampai saat ini ? 


Syaikh Ibnu Athoillah mengatakan “Janganlah kamu merasa bahwa tanpamu Syariat Islam tak kan 
tegak. Syariat Islam telah tegak bahkan sebelum kamu ada. Syariat Islam tak membutuhkannu, 
kaulah yang butuh pada Syariat Islam" 


Mereka yang merasa syariah Islam belum tegak adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri 
(perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi sehingga mereka tidak lagi mempercayai apa yang 
telah dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat. Mereka disibukkan atau membuang-buang waktu 
untuk mengulang kembali apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan oleh Imam Mazhab yang 
empat namun mereka tidak mempunyai komptensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Oleh karena mereka tidak berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak maka mereka justru 
merusak syariat Islam yang sudah dikumpulkan, dianalisa dan dituangkan dalam kitab figih oleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7002 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Imam Mazhab yang empat. Ulama besar Syria, DR. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi telah 
berdialog dengan ulama Al Albani untuk mengetahui “pemahaman” ulama Al Albani langsung dari 
lisannya. Akhirnya kesimpulan Syaikh al Buthi dituangkan dalam buku berjudul Al-Laa 
Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan secara 
bebas, kira-kira makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang 
Menghancurkan Syariat Islam. 


Bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan Salafush 
Sholeh. 


Al Gur'an adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. Penunjuk 
para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Penunjuk para Tabi'in adalah para 
Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan penunjuk kaum muslim sampai 
akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat. 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?” 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 
Pb OA, II ya La Isl," 


“Jangan khawatir, Aku telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-Guran yang agung. 
Dengan keduanya maka umat islam sesudahmu akan selamat dari kesesatan (bila mereka 
berpegang kepadanya)". 

Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yakni salah satu dari tujuh 
kelompok yang berempat. “Sab'an minal-matsani” terdiri dari tiga kata: Sab'an, Min dan al- 
Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari 
Matsna yang artinya dua-dua. Dengan demikian maka Matsani berarti empat-empat 
(berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari empat). Selengkapnya telah diuraikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk/ 

Mereka yang terhasut “kembali kepada Al @uran dan As Sunnah” dengan pemahaman (ijtihad) 
mereka sendiri berdasarkan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahami dengan 
metodologi “terjemahkan saja” dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. 
Sekarang ini tersebarluas tempat kursus kilat untuk dapat mengerti bahasa Arab, tujuannya untuk 
dapat mempelajari atau memahami Al @uran dan As Sunnah secara mandiri. Padahal untuk 
memahami Al @Guran dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan kompetensi 
menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi”). Apalagi jika 
ingin menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan ilmu ushul 
figih. Selengkapnya telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


Mereka belum dapat membedakan terjemahan atau arti bahasa dengan apa yang harus dipahami. 
Contohnya terjemahan firmanNya yang artinya 
“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7003 


hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama 
orang-orang yang bertagwa.” (AS At Taubah (91:123) 


“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana 
saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat 
pengintaian”. (AS At Taubah (91:5) 


“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka 
telah mengusir kamu, dan fitnah” (AS Al Bagarah (21:191) 


Apakah boleh dipahami firmanNya tersebut adalah perintah untuk membunuh seluruh orang kafir 
termasuk kaum muslim yang dianggap telah kafir di sekitar kita ? 


Walaupun Al-@uran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas namun pemahaman yang dalam 
haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya). 


Allah ta'ala berfirman yang artinya 


“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (411:3) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan 
Jika kamu tidak mengetahui.” IGS. an-Nahl : 43| 


Jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang telah sepakat dan mengakui bahwa ulama yang 
paling baik dalam memahami Al @uran dan As Sunnah adalah Imam Mazhab yang empat. 
Sehingga Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang patut untuk diikuti oleh umat Islam 
karena mereka berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (91:100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh 
maka kita menemui dan bertalaggi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh dari kalangan 
“orang-orang yang membawa hadits” 


Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat 


Para ulama yang sholeh yang mengikuti dari Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7004 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang 
empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab 
yang empat. 


Bahkan kalau melalui para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 


Begitupula pembagian ulama salaf dan ulama khalaf hanyalah hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi agar umat Islam tidak mengikuti para 
ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yang tentunya hidup setelah 
generasi Salafush Sholeh sampai akhir zaman 


Syariah Islam telah ditegakkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para Sahabat 
kemudian telah dibukukan oleh Imam Mazhab yang empat dalam kitab figih, apa saja yang 
dilakukan oleh kaum muslim dari mulai bangun tidur di pagi hari sampai tidur kembali di malam 
hari dan untuk sepanjang tahun. Kemudian ulama khalaf yang pada umumnya adalah ulama yang 
sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat, menyampaikan dan 
menyebarluaskan kepada umat Islam sampai akhir zaman. 


Jadi kaum muslim tinggal menjalankan syariat Islam sebagaimana yang telah disampaikan oleh 
para ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda , “Kalian datang dari melakukan suatu amal yang 
paling baik, dan kalian datang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu: seorang hamba 
melawan hawa nafsunya.” 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Kita baru saja kembali dari medan perang kecil 
ke medan perang yang lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu" 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Seorang mujahid adalah orang yang 
mengendalikan hawa nafsunya untuk mentaati Allah” 


Mereka belum dapat membedakan antara penegakan syariah Islam dengan penegakan hukum 
pidana Islam (jinayah). 


Kaum muslim tetap harus menjalankan syariat Islam walaupun tinggal di negeri yang belum 
ditegakkan hukum pidana Islam (jinayah). 


Kewajiban penegakkan hukum pidana Islam (jinayah) adalah kewajiban penguasa negeri yang 
mengaku muslim. Jika dia tidak menegakkannya maka dia harus mempertanggung jawabkannya 
di akhirat kelak. 


Oleh karenannya pilihlah penguasa negeri yang muslim dan mau menegakkan hukum pidana 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7005 


Islam (jinayah) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun 
di bumi ini, tanpa mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) ” 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


Namun jika ingin mengganti penguasa negeri yang muslim yang tidak menegakkan hukum pidana 
Islam (jinayah) maka lakukanlah dengan cara-cara yang tidak berakibat kerusakan di muka bumi 


Dari Ummu Salamah radliallahu “anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian 
mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan 
tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para 
sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?" Beliau menjawab : 
“Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya). 


Mereka yang terhasut oleh kaum Zionis Yahudi beranggapan bahwa penguasa negeri yang 
mengaku muslim telah batal keislamannya karena tidak menegakkan syariat Islam, atau seperti 
orang-orang seperti seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi An Najdi sehingga berpendapat bahwa 
penguasa negeri yang mengaku muslim telah berhukum dengan thagut, berhukum dengan selain 
hukum Allah sehingga halal darahnya atau boleh dilakukan pembunuhan atasnya 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamimi An Najdi yang karena kesalahpahamannya 
atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as- 
sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum 
dengan thagut, berhukum dengan selain hukum Allah. 


Semboyan kaum khawarij pada waktu itu adalah “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum 
melainkan hanya dari Allah. Sayyidina Ali ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu 
hagin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). 


Kaum khawarij salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 
(AS: Al-Maa'idah: 44). Kesalahpahaman kaum khawarij sehingga berkeyakinan bahwa Imam 
Sayyidina Ali ra telah kafir dan berakibat mereka membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-Guran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. Ia tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Semua manusia adalah haram untuk di bunuh kecuali yang dibenarkan secara syariat. 
Firman Allah ta'ala yang artinya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7006 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan 
sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami 
(nya) (AS Al An'aam (61:151) 


“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh bin Ghiyats dan Abu Mu'awiyah dan Waki' dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah dari 
Masrug dari Abdullah dia berkata, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal 
darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain 
Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini: seorang janda yang 
berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya dan 
meninggalkan jama'ah” (HR Muslim 3175) 


Kita harus pahami penegasan bahwa murtad yang "meninggalkan jamaah” atau mereka yang 
berbalik menjadi lawan kaum muslim. Pada zaman Rasulullah, ketika peperangan kaum muslim 
menghadapi kaum kafir, ketika seseorang keluar dari agama Islam, umumnya langsung 
bergabung dengan kaum kafir dan memerangi kaum muslim. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka 
(dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. 
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya. (AS Al Bagarah (2:217) 


Kitab Imam Bukhari terdapat dua bab yang membahas masalah murtad: yang satu berbunyi: 
Kitabul-muharibin min ahlil-kufri wariddah, artinya Kitab tentang orang yang berperang (melawan 
kaum Muslim) dari golongan kaum kafir dan kaum murtad. Adapun yang satu lagi berbunyi: Kitab 
istita-bal-mu'anidin wal-murtadin wa gitalihim,artinya Kitab tentang seruan bertobat bagi musuh 
dan kaum murtad dan berperang melawan mereka. Dua judul itu sudah menjelaskan sendiri. Judul 
yang pertama, menerangkan seterang-terangnya bahwa yang dibicarakan hanyalah kaum murtad 
yang berperang melawan kaum Muslimin. 


Sedangkan orang yang murtad pada keadaan tidak memerangi kita, hanya status jiwanya saja 
yang berubah dari "haram darahnya” menjadi "halal darahnya”. 


Status “halal darahnya” kaum non muslim atau orang-orang murtad, maknanya adalah ketika 
terpaksa membunuh mereka ketika perang atau tidak ada jalan lain selain membunuh mereka 
ketika mereka akan membunuh kita maka pembunuhan itu tidaklah berdosa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang yang murtad sebagaimana 
contohnya riwayat berikut 


Telah menceritakan kepada kami “Amru bin “Abbas telah menceritakan kepada kami 
“Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir 
radiiallahu “anhu: Ada seorang “Arab Badwi menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam lalu 
berbai'at untuk masuk Islam. Keesokan harinya dia datang lagi dalam keadaan menderita sakit 
demam lalu berkata: Bebaskan aku (Batalkan baiatku) . (Dia minta keluar dari Islam). Namun 
Beliau tidak mengabulkannya. Permintaannya itu dilakukan hingga tiga kali. Maka Beliau 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Madinah ini seperti alat penempa besi, yang membersihkan 
orang-orang jelek darinya dan akan menyeleksi orang-orang yang baik saja (untuk tinggal 
didalamnya) . (HR Bukhari 1750) 


Hadits tersebut menerangkan bahwa mula-mula seorang “Arab Badwi itu memeluk Islam. Pada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7007 ) 


hari berikutnya, karena ia diserang penyakit demam, ia mengira bahwa penyakit itu disebabkan 
karena ia memeluk Islam, maka dari itu ia menghadap Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk 
menarik kembali bai'atnya. Ini adalah terang-terangan perbuatan murtad, namun dalam Hadits itu 
tak diterangkan bahwa orang “Arab Badwi itu dibunuh. 


Ada salah satu riwayat orang yang murtad dibunuh bukan karena murtadnya namun karena dia 
membunuh pengembala unta. 


Telah menceritakan kepadaku Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari @atadah bahwa Anas radliallahu “anhu bercerita 
kepada mereka, bahwa serombongan dari suku “Ukail dan “Urainah mengunjungi Madinah untuk 
bertemu Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk menyatakan kelslamannya. Mereka berkata: 
Wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang pandai memerah susu (beternak) 
dan bukan pandai bercocok tanam. Ternyata mereka tidak suka tinggal di Madinah karena 
suhunya (hingga menyebabkan sakit). Akhirnya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam menunjuki 
mereka untuk menemui pengembala dan beberapa ekor untanya supaya dapat minum susu dan 
air seni unta-unta tersebut. Sesampainya mereka di distrik Harrat, mereka kembali kufur setelah 
kelslamannya, membunuh pengembala Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan merampas unta-unta 
beliau. Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, beliau langsung 
mengutus seseorang untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. (Setelah berhasil 
ditangkap), beliau memerintahkan agar mencungkil mata mereka dengan besi panas, memotong 
tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan matahari sampai mati dalam 
kondisi seperti itu. (HR Bukhari 3871) 


Jadi jelas terlarang membunuh manusia yang telah bersyahadat hanya karena perbedaan 
pemahaman atau hanya karena asumsi atau prasangka belaka 


Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang keras membunuh manusia yang 
baru saja bersyahadat apalagi yang telah menjalankan sholat, puasa bulan Ramadhan, 
menunaikan Zakat dan beribadah haji 


Rasulullah bertanya lagi: “Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu dia benar- 
benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak? Rasulullah terus mengulangi pertanyaan itu 
kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru masuk Islam saat itu. (HR 
Muslim 140) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: “Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Cintailah kaum muslim sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/06/cintailah-kaum-muslim/ 

Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7008 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Cintailah kaum muslim karena orang-orang yang tidak mencintai kaum muslim atau orang yang 
mempunyai rasa permusuhan dengan kaum muslim adalah kaum Yahudi atau yang dikenal 
sekarang kaum Zionis Yahudi dan kaum musyrik. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (@S Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau ada seorang muslim membenci muslim lainnya atau bahkan membunuhnya maka 
kemungkinan besar dia adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) 
dari kaum Zionis Yahudi. 


Seberapa besarpun dosa mereka dan kesalahpahaman mereka, sebaiknya berdakwah tidak 
dengan “kekerasan”. Bayangkan berdakwah agar manusia mau beragama atau agar masuk Islam 
saja tidak dibolehkan dengan paksaan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tidak ada paksaan untuk beragama (Islam) ” (AS Al Bagarah 
(21:256) 

Apalagi kita berdakwah kepada manusia yang telah bersyahadat, seharusnyalah ketika kita 
berdakwah kepada mereka dengan membayangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kelak 
nanti akan memanggil mereka dengan penuh cintanya, “ummati....ummati....ummati”. 


Malulah kita kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tauladan kita semua. 
Berikut adalah beberapa pesan dari Sayyidina Umar ra, 


“Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti imannya belum bermanfaat. Tiga perkara 
tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain: wara yang menjauhkannya dari hal-hal 
yang haram / terlarang: dan akhlak mulia dalam bermasyarkat (bergaul). 


“Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah 
orang yang mengakui sebagai orang cerdas sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang 
yang mengatakan bahwa dirinya pasti masuk surga, dia akan masuk neraka" 


“Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah bersuara / bernada keras). Tapi akuilah 
orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya" 


“Jangan sampai kalian tertipu oleh puasa dan sholat seseorang. Tetapi perhatikan kejujuran, 
amanah dan waranya" 


“Nilai seseorang dilihat dari agamanya. Dasarnya adalah akal dan wibawanya terletak pada 
akhlak" 


Habib Ali Al Jifri mengatakan 


kekkk kxekk 


awal kutipan 


Maka tidak dibenarkan bagimu untuk menghina seseorang. Hinakanlah maksiat tapi jangan 
kaum menghina pelaku maksiat.Hinakanlah kufur tapi jangan kau menghina orang kafir karena 
dzat yang dihinakan pada kafir itu adalah hakikat kekufurannya, apakah hakikat kekufuran itu ? 
yaitu orang yang mati dalam keadaan kufur tetapi selagi dia hidup maka dia tidak boleh dihina 
karena sesungguhnya kita tidak mengetahui bagaimana dia akan mati maka kita tidak 
dibenarkan menghina seseorangpun dari makhluk Allah 


Ada tiga jenis bentuk pandangan, sehingga kita tidak mendholimi hati ini (maksudnya adalah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7009 


pandangan yang tidak boleh kita lakukan) 

1. Melihat kepada aurot (yakni apa yang diingini nafsu) dengan pandangan Nafsu 
2. Melihat dunia dengan pandangan pengagungan (Ainu al ta'dhim) 

3. Melihat makhluk Allah dengan pandangan penghinaan (Ainu Al tahgir) 


Tiga pandangan ini mudah mudahan kita dijauhkan dari padanya , kita berlidung dari tiga 
perkara ini dengan pandangan yang akan memberikan pancaran pada hati ini, sedangkan 
pandangan yang dapat memberikan pancaran pada hati ini adalah : 


1. pandangan yang dibenarkan Allah Azza Wajalla untuk dilihat dengan pandangan tafakkur 
(Ainu Al tafakkur) 


2. pandangan kepada orang tua ,kepada ulama ,kepada saudara saudara muslim dengan 
pandangan kasih sayang / cinta “Ainu Almahabbah” 


3. pandangan kepada pelaku maksiat dengan pandangan belas kasihan (Ainu Al syafagoh) 
4. pandangan kepada orang yang taat dengan pandangan memuliakan (Ainu Al-ijlal) 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Oleh karenanyalah kita sebaiknya berdakwah bil hikmah dengan memahami hakikat perintah dan 
laranganNya kemudian menyampaikan dengan cara yang arif bijaksana sehingga objek dakwah 
dapat memahami, menerima dan mengikuti atas kesadarannya sendiri. Sehingga mereka 
beribadah bukan karena kita (kita perintah) atau bukan karena terpaksa (kita paksa) namun 
karena Allah ta'ala semata. 


Kaum yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. Murtad dikarenakan pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) yang disebut juga 
dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala atau membiarkan kaum Zionis Yahudi bahkan berteman 
dengan mereka adalah mereka keluar dari Islam atau murtad 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7010 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku 
masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad. (HR Muslim 
1762) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi mempergunakan ayat-ayat yang 
diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang kaum muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang berimar".ILihat: kitab Sohih Bukhari jilid:4 halaman:197|. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi, mereka yang membaca Al 
Guran namun tidak melampaui tenggorokan, artinya tidak sampai ke hati atau tidak menjadikan 
mereka berakhlak baik, ciri-ciri lainnya adalah 


1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 
2. Merasa paling benar dalam beribadah. 
3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 


4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
"Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 
tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7011 


dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia 
ke dalam neraka.” 


Kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang 
dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (AS al-Ma'idah: (51:77) 

Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7012 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1939. Apakah mereka telah memperlihatkan 
kesholehannya 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang kaum Zionis Yahudi adalah pengikut syaitan 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102 ) 

Kaum Zionis Yahudi karena mereka adalah pengikut syaitan maka mereka ingin menyesatkan 
manusia, contohnya mereka menyesatkan kaum Nasrani 


Kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang 
dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (AS al-Ma'idah: (51:77) 

Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi." Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Sekarang kaum Zionis Yahudi ingin menyesatkan kaum muslim sehingga mereka “kembali kepada 
Al @uran dan As Sunnah” dengan pemahaman mereka sendiri berdasarkan makna dzahir/harfiah/ 
tertulis/tersurat atau memahami dengan metodologi “terjemahkan saja” dari sudut arti bahasa 
(lughot) dan istilah (terminologi) saja. Serupa dengan kompetensi yang dikuasai oleh kaum Zionis 
Yahudi yang diperlukan untuk menghasut kaum muslim sehingga timbul perselisihan karena 
perbedaan pemahaman. 

Sekarang ini tersebarluas tempat kursus kilat untuk dapat mengerti bahasa Arab, tujuannya untuk 
dapat mempelajari atau memahami Al Guran dan As Sunnah secara mandiri. 

Padahal untuk memahami Al Gur'an dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan 
kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi'). 
Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan 
ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


Ilmu figh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh 
atau wajib beserta dalilnya masing-masing. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7013 


Adapun pengertian “ashl' (jamaknya: 'ushul) menurut etimologi adalah dasar (fundamen) yang 
diatasnya dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian ushul secara terminologi, 
karena ushul figh menurut terminologi adalah “dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu figh”. 


Oleh karena itu Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam Tahrir memberikan defenisi ushul figh: 
“ushul figh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali 
hukum-hukum figh”. Atau dengan kata lain, ushul figh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan 
tentang cara (methode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, ushul figh mnenetapkan, bahwa perintah 
(amar) itu menunjukkan hukum wajib, dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram dan lain 
lain. 


Jadi Ushul Figh adalah pendekatan metodologi yang harus diikuti dalam penafsiran teks, atau 
dengan redaksi lain, Ushul Figh adalah tata bahasa dan ilmu pengetahuan yang harus diikuti 
dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumbernya. Atau menjelaskan sumber-sumber hukum 
figh yang sudah mendapatkan legitimasi syari'at seperti Al-@uran, Sunnah, konsensus, analogi, 
dan seterusnya. 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?”. Beliau menjawab : “Tidaklah boleh 
mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, maka hendaknya ia beramal di 
atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang demikian itu kepada ahli 
ilmu” (lihat 'lamul muwadi'in 4/179) 


Untuk memahami hukum bersumber dari Al @uran dan As Sunnah maka harus betul betul 
memahami gaya bahasa (uslub) yang ada dalam bahasa Arab dan cara penunjukkan lafazh nash 
kepada artinya. 


Kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menggali sendiri dari Al @ur'an dan As Sunnah seperti 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-Guran dan as-sunnah 
diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab 
yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung 
hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi 
juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah 
(ma'ani, bayan dan bad). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 
d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7012 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-Guran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki sanad ilmu dan kompetensi di atas maka termasuk orang awam (bukan 
ahli istidIal) sehingga tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada imam mujtahid yang dapat 
dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit: 

- Imam Malik bin Anas, 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Jadi bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan 
Salafush Sholeh. 


Al Gur'an adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. Penunjuk 
para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Penunjuk para Tabi'in adalah para 
Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan penunjuk kaum muslim sampai 
akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat. 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?” 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 
walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wuraana al'azhiima (AS Al Hijr (15) : 87) 
“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-@ur'an yang agung..” (@.S. 15:87) 


Kita temukan terjemahan yang seperti misalnya versi Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia 
tahun 1990 yang telah menambahkan kata-kata "ayat yang dibaca" pada ayat di atas sehingga 
secara lengkapnya versi Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia tahun 1990 berbunyi: 


"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al 
Guran yang agung" 

Frasa yang bermakna "ayat yang dibaca" tidak akan ditemukan pada kalimat asli (@.S. 15:87) 
Mestinya kata-kata tambahan yang berpotensi mengelirukan makna diapit oleh tanda kurung, 
sehingga pembaca memaklumi bahwa kata-kata tersebut bukan bagian dari firman Allah. 


Allah melaknati perbuatan mengada-ada tulisan seakan-akan itu bagian dari apa yang 
diwahyukanNya. Kepada mereka Allah menjanjikan kecelakaan. 


"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan-tangan mereka, 
kemudian mereka berkata, 'Ini dari Allah', supaya mereka menjualnya untuk harga yang sedikit: 
kecelakaanlah bagi mereka karena apa yang tangan-tangan mereka tulis, dan kecelakaanlah bagi 
mereka karena usaha-usaha mereka." (@.S. 2:79) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7015 ) 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiga kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 

Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah diisyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya : 


2 ale Tenant opal Dl 0 paitaad! Ll padi Lal 


Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau karuniai nikmat. 
Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah : 


“ 3, Ida yag cela, slagll Cois Auaall Om Sya male AI Ai : 


Orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' 
dan orang-orang shalih, mereka itulah sebaik-baik teman. Mereka itulah Assab'ul-matsani. 


Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani. Selengkapnya telah disampaikan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ 
dan http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk/ 

Sunan Bonang salah satu dari Wali Songo memberikan petunjuk dalam syair lagu yang berjudul 
"Tombo Ati" atau "Obat hati" agar kita berkumpul dengan muslim yang sholeh 


Kaping telu wong kang sholeh kumpulono 

Yang ketiga, berkumpulah dengan orang sholeh 

“ar-ruuhu junnudun mujannadah" 

“Ruh itu kelompok (berbala) yang mengelompok atau teman yang ditemankan.” (HR Bukhari) 


Kalau kita berkumpul dengan orang-orang sholeh, maka kita akan menjadi orang sholeh. Orang 
sholeh seperti penjual minyak wangi — kata Nabi. Jadi orang sholeh itu akan menyemprotkan 
wangi-wangiannya ke sekelilingnya. Jadi sekitarnya akan menjadi wangi karenanya. Oleh karena 
itu dekat-dekatlah kita kepada penjual minyak wangi sebab kalaupun toh tidak mampu membeli 
kita akan memperoleh bau wanginya. Berkumpul adalah melihat dan mendengar. Termasuk 
berkumpul dengan orang sholeh jika kita membaca tulisan/buku-buku yang ditulis oleh para ulama 
yang sholeh. 


Sedangkan mereka yang mengaku-aku mengikuti Salafush Sholeh pada kenyataannya mereka 
tidak memperlihatkan ke-sholeh-annya. Mereka suka sekali berkata atau menuliskan kata-kata 
buruk, mencela, memperolok olok, memberikan julukan julukan yang tidak baik. Semua itu dapat 
menjerumuskan mereka menjadi kaum munafik, tidak sesuai pengakuan dengan perilaku. Kita 
sudah paham bahwa kaum munafik akan bertempat di neraka yang paling dasar 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari 
neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka". AS An 
Nisaa (41:145 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7016 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Cintailah kaum muslim sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/06/cintailah-kaum-muslim/ 

Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Cintailah kaum muslim karena orang-orang yang tidak mencintai kaum muslim atau orang yang 
mempunyai rasa permusuhan dengan kaum muslim adalah kaum Yahudi atau yang dikenal 
sekarang kaum Zionis Yahudi dan kaum musyrik. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau ada seorang muslim membenci muslim lainnya atau bahkan membunuhnya maka 
kemungkinan besar dia adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) 
dari kaum Zionis Yahudi. 


Seberapa besarpun dosa mereka dan kesalahpahaman mereka, sebaiknya berdakwah tidak 
dengan “kekerasan”. Bayangkan berdakwah agar manusia mau beragama atau agar masuk Islam 
saja tidak dibolehkan dengan paksaan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tidak ada paksaan untuk beragama (Islam) ” (AS Al Bagarah 
(21:256) 


Apalagi kita berdakwah kepada manusia yang telah bersyahadat, seharusnyalah ketika kita 
berdakwah kepada mereka dengan membayangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kelak 
nanti akan memanggil mereka dengan penuh cintanya, “ummati....ummati....ummati”. 


Malulah kita kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tauladan kita semua. 
Berikut adalah beberapa pesan dari Sayyidina Umar ra, 


“Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti imannya belum bermanfaat. Tiga perkara 
tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain: wara yang menjauhkannya dari hal-hal 
yang haram / terlarang: dan akhlak mulia dalam bermasyarkat (bergaul). 


“Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah 
orang yang mengakui sebagai orang cerdas sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang 
yang mengatakan bahwa dirinya pasti masuk surga, dia akan masuk neraka" 


“Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah bersuara / bernada keras). Tapi akuilah 
orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya" 


“Jangan sampai kalian tertipu oleh puasa dan sholat seseorang. Tetapi perhatikan kejujuran, 
amanah dan waranya" 


“Nilai seseorang dilihat dari agamanya. Dasarnya adalah akal dan wibawanya terletak pada 
akhlak" 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7017 


Habib Ali Al Jifri mengatakan 


kekkk kekk 


awal kutipan 


Maka tidak dibenarkan bagimu untuk menghina seseorang. Hinakanlah maksiat tapi jangan 
kaum menghina pelaku maksiat.Hinakanlah kufur tapi jangan kau menghina orang kafir karena 
dzat yang dihinakan pada kafir itu adalah hakikat kekufurannya, apakah hakikat kekufuran itu ? 
yaitu orang yang mati dalam keadaan kufur tetapi selagi dia hidup maka dia tidak boleh dihina 
karena sesungguhnya kita tidak mengetahui bagaimana dia akan mati maka kita tidak 
dibenarkan menghina seseorangpun dari makhluk Allah 


Ada tiga jenis bentuk pandangan, sehingga kita tidak mendholimi hati ini (maksudnya adalah 
pandangan yang tidak boleh kita lakukan) 


1. Melihat kepada aurot (yakni apa yang diingini nafsu) dengan pandangan Nafsu 
2. Melihat dunia dengan pandangan pengagungan (Ainu al ta'dhim) 
3. Melihat makhluk Allah dengan pandangan penghinaan (Ainu Al tahgir) 


Tiga pandangan ini mudah mudahan kita dijauhkan dari padanya , kita berlidung dari tiga 
perkara ini dengan pandangan yang akan memberikan pancaran pada hati ini, sedangkan 
pandangan yang dapat memberikan pancaran pada hati ini adalah : 


1. pandangan yang dibenarkan Allah Azza Wajalla untuk dilihat dengan pandangan tafakkur 
(Ainu Al tafakkur) 


2. pandangan kepada orang tua ,kepada ulama ,kepada saudara saudara muslim dengan 
pandangan kasih sayang / cinta “Ainu Almahabbah” 


3. pandangan kepada pelaku maksiat dengan pandangan belas kasihan (Ainu Al syafagoh) 
4. pandangan kepada orang yang taat dengan pandangan memuliakan (Ainu Al-ijlal) 
“““## akhir kutipan 


kekkk 


Oleh karenanyalah kita sebaiknya berdakwah bil hikmah dengan memahami hakikat perintah dan 
laranganNya kemudian menyampaikan dengan cara yang arif bijaksana sehingga objek dakwah 
dapat memahami, menerima dan mengikuti atas kesadarannya sendiri. Sehingga mereka 
beribadah bukan karena kita (kita perintah) atau bukan karena terpaksa (kita paksa) namun 
karena Allah ta'ala semata. 


Kaum yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. Murtad dikarenakan pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) yang disebut juga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7018 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala atau membiarkan kaum Zionis Yahudi bahkan berteman 
dengan mereka adalah mereka keluar dari Islam atau murtad 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku 
masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad. (HR Muslim 
1762) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi mempergunakan ayat-ayat yang 
diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang kaum muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang berimar".ILihat: kitab Sohih Bukhari jilid:4 halaman:197|. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi, mereka yang membaca Al 
Guran namun tidak melampaui tenggorokan, artinya tidak sampai ke hati atau tidak menjadikan 
mereka berakhlak baik, ciri-ciri lainnya adalah 


1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 
2. Merasa paling benar dalam beribadah. 
3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 


4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
"Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa 
Jalla yakni kaum Zionis Yahudi 


Firman Allah ta'ala yang artinya 
“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7019 


sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, " 


z1 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudi". 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1940. Mereka belum juga menyadari telah terhasut 


Mereka belum juga menyadari bahwa mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri 
(perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Mereka belum juga menyadari telah menjadi perpanjangan tangan kaum Zionis Yahudi untuk 
dibenturkan kepada mayortias kaum muslim (as-sawad al a'zham) 


Mereka menjadi seperti itu dikarenakan hasil pengajaran para ulama yang dipaksakan oleh 
penguasa kerajaan dinasti Saudi untuk mengikuti ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 


Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Amin bin Ahmad Asy-Syingithi dalam bukunya Majalis Ma'a 
Fadhilah asy-Syaikh Muhammad al-Amin al-Jakna Asy-Syingithi' menuliskan bahwa Syaikh 
Muhammad al-Amin al-Jakna asy-Syingithi pernah mengatakan dihadapan mufti kerajaan dinasti 
Saudi, “Siapa yang mengabarkanmu bahwa Nabi yang diutus kepadaku dan yang wajib aku imani 
bernama Muhammad bin Abdul Wahhab?!! Sesungguhnya Nabi yang diutus kepadaku dan yang 
wajib aku imani namanya Muhammad bin Abdullah, yang dilahirkan di Makkah bukan dilahirkan di 
Huraimla, dikubur di Madinah bukan dikubur di Diriyyah, dia datang dengan membawa kitab 
namanya al-Guran, dan al-@uran itu aku bawa diantara dua lempengku. Dialah yang wajib 
diimani". 

Penguasa kerajaan dinasti Saudi adalah penguasa yang mengaku muslim namun mereka 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7020 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melanggar larangan Allah Azza wa Jalla yakni bersekutu dengan Amerika yang merupakan 
representatif dari kaum Zionis Yahudi 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang dengan kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala 
menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (AS al-Ma'idah: (51:77) 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Sudah jelas bahwa kaum Zionis Yahudi adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. 


Sedangkan penguasa kerajaan dinasti Saudi , dapat kita saksikan perilaku mereka sebagaimana 
informasi terkini dari http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/10/10/mbngxp- 
saudi-hapus-israel-dari-daftar-musuh 


““"## awal kutipan 


REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH — Kerajaan Arab Saudi dilaporkan menghapus rezin Zionis 
Israel dari daftar negara-negara yang menjadi musuh Negeri Petrodolar tersebut. 


Situs berita Nahrain Net mengungkap kebijakan rezim Al Saud yang menghapus nama Israel 
dari daftar negara-negara musuh Saudi. Fars News, Selasa (9/10), melaporkan, selain 
menghapus Zionis Israel dari daftar musuh, Departemen Informasi Saudi memerintahkan 
media-media di negara tidak mempublikasikan artikel tentang bahaya Israel bagi kawasan 


kekkk 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7021 ) 


Timur Tengah. 


Menurut para pemerhati, departemen informasi Saudi menginstruksikan media-media negara 
itu untuk memusatkan perhatian ke Iran dan mempropagandakan Teheran adalah musuh 
pertama Riyadh dan negara-negara sekitar Teluk Persia sekutu Barat, bukan Tel Aviv. 

“““## akhir kutipan 


keke 


Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya, 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi diam membisu melihat perilaku penguasa kerajaan 
dinasti Saudi 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka 
hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan 
lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya 
iman”. (HR. Muslim) 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi diam membisu melihat pergantian kepemimpinan 
diberbagai negeri kaum muslim yang dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan kerusakan di 
muka bumi 


Dari Ummu Salamah radliallahu “anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian 
mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan 
tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para 
sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?" Beliau menjawab : 
“Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya). 


Hadits di atas hanya mereka pergunakan untuk mempertahankan dan melindungi kekuasaan 
dinasti Saudi semata. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7022 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bahwa walaupun terjadi perbedaan 
keyakinan atau pemahaman namun tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk 
mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi sebagaimana yang tercermin dalam piagam 
Madinah 


"#8 awal kutipan 
Piagam Madinah 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang “Inilah Piagam Tertulis dari 
Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang yang beriman dan 
memeluk Islam (yang berasal) dari @uraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti 
mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka." 


kekkk 


Pasal 1 


Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) 
manusia. 


Pasal 17 
Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu 


Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut 
sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar 
persamaan dan adil di antara mereka. 


Pasal 18 


Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya 
yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan. 


““## akhir kutipan "“““s 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi diam membisu melihat penguasa kerajaan dinasti 
Saudi bekerjasama dengan pemerintahan Amerika untuk menyusun kurikulum pendidikan agama 
yang kemudian dieksport ke seluruh negeri yang berpenduduk muslim. Perhatikan video pada 


http://www.youtube.com/watch?v-690j3fAWIZY dimulai pada menit ke 2:56 
Berikut transkript subtitle yang kami dapatkan dari melihat video tersebut 


kekkk 


“““## awal transkript subtitle 
Perwakilan pemerintah Amerika: 


"Selama bertahun-tahun kami bekerja sama dengan pemerintahan Saudi untuk urusan 
menghapus segala apa yang mengarah kepada fanatisme terhadap kelompok-kelompok 
agama lain di dalam kurikulum pelajaran di Arab Saudi dan di beberapa tempat lainnya”. 
"Hasilnya, pemerintahan Saudi di bulan Juli 2006 telah menetapkan untuk keperluan 
mengkoreksi dan memperbaharui buku-buku pelajarannya, juga menghilangkan semua celah 
besar yang mengarah pada kebencian terhadap berbagai kelompok dan agama lain” 
"Sedangkan pemerintah Saudi telah menyebutkan bahwa mereka akan menyelesaikan proyek 
ini, di awal tahun pelajaran 2008” 


kekkk 


““## akhir transkript subtitle 


Sebagaimana yang dilaporkan oleh ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, Abuya Prof. DR. Assayyid Muhammad bin Alwi Almaliki Alhasani dalam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7023 


makalahnya dalam pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 
1424 H di Makkah al Mukarromah menyampaikan bahwa dalam kurikulum pendidikan khususnya 
materi tauhid terdapat pengafiran, tuduhan syirik dan sesat terhadap kelompok-kelompok Islam 


Berikut kutipannya 


kekkk keke 


awal kutipan 


Sebagaimana dalam kurikulum tauhid kelas tiga Tsanawiy (SLTP) cetakan tahun 1424 
Hijriyyah yang berisi klaim dan pernyataan bahwa kelompok Shuufiyyah (aliran-aliran 
tashowwuf ) adalah syirik dan keluar dari agama. 


Materi kurikulum tersebut menjadikan sebagian pengajar terus memperdalam luka dan 
memperlebar wilayah perselisihan. Padahal, 3/4 penduduk muslim seluruh dunia adalah 
Shuufiyyah dan seluruhnya terikat dan meramaikan padepokan (zaawiyah) mereka dengan 
tashowwuf. 


Bahkan, harus dimengerti bahwa zawiyah-zawiyah tersebut memiliki jasa besar dalam 
memerangi penjajahan, membela negara, menyebarkan agama, dan memberikan pengajaran 
kepada kaum muslimin. Inilah sikap dan perilaku zawiyah Sanusiyyah, Idrisiyyah, Tijaaniyyah, 
@oodiriyyah, Rifaa'iyyah, Syadziliyyah, Mahdiyyah, Nagsyabandiyyah, dan Marghoniyyah. 


Sejarah yang objektif dan terpercaya mengakui akan hal ini. Sementara itu, generasi berikut 
dari para imam thorigot tersebut seperti Syekh Umar al Mukhtar, Syekh Abdul @odir al Jazairi, 
al Imam al Mahdi, Syekh Umar al Fauti at Tiijani, Syekh Utsman bin Faudi al @odiri juga 
mempunyai jasa-jasa yang perlu dihargai dalam berjihad di jalan Allah. Para imam tersebut 
melayani agama dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan untuk memerangi kebodohan dan 
tindakan bid'ah. 


Adapun (lebih jauh lagi) para imam tashowwuf pendahulu mereka yang terkenal dalam abad- 
abad terdahulu seperti Imam Rifai, Imam al Badawi, Imam Syadzili, dan para imam lain 
setingkat mereka serta para imam dari generasi tabi'in dan para pengikutnya dari para ahli 
Hilyah, Shofwah, Risalah dan Madarijis saalikin. Usaha dan jihad mereka semua di jalan Allah 
merupakan suatu hal yang banyak memenuhi sejarah dan telah banyak dikisahkan oleh buku- 
buku biografi (Manaagib/Taroojim). 


Meskipun begitu, kita tidak mengatakan mereka ma'shum sebab setiap kita dan mereka 
(adalah sama,) diambil dan juga ditolak. ljtihad yang mereka lakukan juga berputar antara 
daerah kebenaran dan kesalahan, diterima dan dibantah. 


Kendati begitu, kita semua tidak ingin mereka dihujat dengan tuduhan keluar dari Islam, kafir, 
syirik, dan fanatik dalam bermadzhab. 


keke Kekek 


akhir kutipam 


Pada hakikatnya upaya kaum Zionis Yahudi menjauhkan kaum muslim dari tasawuf adalah dalam 
rangka merusak akhlak kaum muslim sebagaimana mereka menyebarluaskan pornografi, gaya 
hidup bebas, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, hedonisme dan lain lain. 


Lihatlah di sekeliling Makkah Al Mukaromah sudah dikelilingi paham hedonisme atau paham 
menuhankan kesenangan dengan produk-produk dari kaum kafir, kapitalisme dan liberalisme 
bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk berlaku zuhud 


Dari Abul Abbas — Sahl bin Sa'ad As-Sa'idy — radliyallahu “anhu, ia berkata: Datang seorang 
laki-laki kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dan berkata: “Wahai Rasulullah! 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7022 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku beramal dengannya aku dicintai oleh Allah dan 
dicintai manusia.” Maka Rasulullah menjawab: “Zuhudlah kamu di dunia niscaya Allah akan 
mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia niscaya mereka akan 
mencintaimu.” (Hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya). 


Ilonu Mas'ud ra. melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur di atas kain tikar yang lusuh 
sehingga membekas di pipinya, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
bagaimana kalau saya ambilkan untukmu kasur?” Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
menjawab, "Untuk apa dunia itu! Hubungan saya dengan dunia seperti pengendara yang mampir 
sejenak di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya.” (HR At-Tirmidzi) 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat 
menyayangkan sirnanya pendidikan tasawuf (pendidikan akhlak) dalam kurikulum pendidikan di 
negeri kita sebagaimana kutipan tulisan beliau yang dimuat pada  http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan-akhlak/ 


Kaum Zionis Yahudi telah menyelidiki dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan 
bahwa kekuatan umat Islam terletak kepada ketaatan menjalankan perkara syariat berdasarkan 
apa yang telah dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat dan istiyomah mendekatkan diri kepada 
Allah dengan mengikuti tharikat-tharikat tasawuf berdasarkan pengalaman perjalanan diri ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


...Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi 
(termasuk Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang pada 
saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka 
berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan..... 


Berbagai macam pola hasutan yang dilancarkan agar kaum muslim tidak lagi mengikuti Imam 
Mazhab yang empat seperti selalu mendengungkan bahwa Imam Mazhab yang empat tidak 
maksum. 


Tentulah muslim yang awampun tahu bahwa Imam Mazhab yang empat tidak maksum namun 
Imam Mazhab yang empat telah diakui oleh jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang sebagai 
para ulama yang berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Imam Mazhab yang empat telah 
diakui sebagai para ulama yang terbaik dalam memahami Al Guran dan As Sunnah. Imam 
Mazhab yang empat adalah para ulama dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (91:100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7025 


Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh 
maka kita menemui dan bertalaggi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh dari kalangan 
“orang-orang yang membawa hadits” 


Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat 


Para ulama yang sholeh yang mengikuti dari Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang 
sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang 
empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab 
yang empat. 

Bahkan kalau melalui para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 


shallallahu alaihi wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui pula tidak mau mempelajari ilmu figih 
sebagaimana informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-lmam Muhammad bin 
Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al- 
Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 
0 Sa. 3 age NI 300 -g 9 230000 D2 0 9 909 LOR 2 230 BS 0.59 BB 09 — ok & 0 @-0 X0 
Hata Of aa Gali Lain USS BLN S Laga Al Bye me My yag Cuomall gagadi! Olagku gp cela As 
Le DS Af ia Lela pandai role Sat lali Jt Ujang Up Aa ya Yan iraty Ody Di yatlag NI Bye ala 
BIA om Ia DS Yifan Wa la Lain agar Jali, aU Kid Jaiuy ol Up Ja Insan sal) JP 
LoL Le of di ja AN ja dea s 
(VVO CALL la Ie WI mand Amal AA Cp). 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7026 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Dalam kitab al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibat al-Najdiyyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Wahhabi 
sejak masa pendirinya, yang di-tahgig oleh Ulama Abdurrahman bin Muhammad bin @asim, ulama 
Wahhabi kontemporer, ada pernyataan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ilmu figih 
dan kitab-kitab figih madzhab empat yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu syirik, sedangkan 
para ulama yang menyusunnya adalah syetan-syetan manusia dan jin. (Al-Durar al-Saniyyah, juz 
3 hal. 56). 


Mereka pada umumnya “kembali kepada Al @uran dan As Sunnah” dengan pemahaman mereka 
sendiri melalui muthola'ah (menelaah) kitab secara otodidak dibalik perpustakaan berdasarkan 
makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahami dengan metodologi “terjemahkan saja” dari 
sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. 


Padahal untuk memahami Al Guran dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan 
kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi'). 


Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan 
ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


Ilmu figh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh 
atau wajib beserta dalilnya masing-masing. 


Adapun pengertian “ashl' (jamaknya: 'ushul) menurut etimologi adalah dasar (fundamen) yang 
diatasnya dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian ushul secara terminologi, 
karena ushul figh menurut terminologi adalah “dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu figh”. 


Oleh karena itu Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam Tahrir memberikan defenisi ushul figh: 
“ushul figh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali 
hukum-hukum figh”. Atau dengan kata lain, ushul figh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan 
tentang cara (methode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, ushul figh mnenetapkan, bahwa perintah 
(amar) itu menunjukkan hukum wajib, dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram dan lain 
lain. 


Jadi Ushul Figh adalah pendekatan metodologi yang harus diikuti dalam penafsiran teks, atau 
dengan redaksi lain, Ushul Figh adalah tata bahasa dan ilmu pengetahuan yang harus diikuti 
dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumbernya. Atau menjelaskan sumber-sumber hukum 
figh yang sudah mendapatkan legitimasi syari'at seperti Al-@uran, Sunnah, konsensus, analogi, 
dan seterusnya. 


Untuk memahami hukum bersumber dari Al @uran dan As Sunnah maka harus betul betul 
memahami gaya bahasa (uslub) yang ada dalam bahasa Arab dan cara penunjukkan lafazh nash 
kepada artinya. Para ulama ahli ushul figih mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian 
terhadap uslub-uslub dan ibarat-ibarat bahasa Arab yang lazim dipergunakan oleh sastrawan- 
sastrawan Arab dalam menggubah syair dan menyusun prosa. Dari penelitian ini, mereka 
menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami 
nash-nash syari'at secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri yang nash itu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7027 ) 


diturunkan dalam bahasa mereka. 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?”. Beliau menjawab : “Tidaklah boleh 
mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, maka hendaknya ia beramal di 
atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang demikian itu kepada ahli 
ilmu” (lihat 'lamul muwadi'in 4/179) 


Kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menggali sendiri dari Al @uran dan As Sunnah seperti 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-Guran dan as-sunnah 
diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab 
yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung 
hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi 
juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah 
(ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


C. Mengetahui dan menguasai dalil 'agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-@uran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki sanad ilmu dan kompetensi di atas maka termasuk orang awam (bukan 
ahli istidIal) sehingga tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada imam mujtahid yang dapat 
dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit: 

- Imam Malik bin Anas, 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Jadi bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan 
Salafush Sholeh. 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7025 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?" 

Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 

walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wuraana al'azhiima (AS Al Hijr (15) : 87) 

“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-Guran yang agung..” (A.S. 15:87) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiga kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 

Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah disyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya : 


Pte email rd Dl 0 petitaakl Il al! Uta 
“Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau karuniai nikmat". 
(AS Al Fatihah (1:6-7) 
Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah : 
Pa) Ig ayoo Uda plg Una Unidl Uya metale AI pai adl 


3 


“Orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada 
dan orang-orang shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (4: 69) 

Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 
sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 

Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana pula telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk Sedangkan Assab'ul-matsani lainnya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7029 ) 


telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang- 
dikaruniai-nikmatnya/ 

Oleh karena mereka memahami Al Guran dan As Sunnah dengan makna dzahir/harfiah'/tertulis/ 
tersurat maka seperti yang dialami oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat yang beri'tigod bahwa 
“Allah mempunyai kedua tangan dan kedua tangan Allah adalah kanan” sebagaimana yang 
termuat pada bagian akhir dalam tulisan beliau pada http:// 
moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah- 
kanan/ atau pada http://artikelassunnah.blogspot.com/2010/03/benarkah-kedua-tangan-allah- 
azza-wa.html 

Beliau memahami ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/ 
tersurat terlihat jelas dalam awal tulisan dengan pertanyaan “Apakah kedua tangan Allah yang 
mulia kanan dan kiri ataukah keduanya kanan?” dalam pengertian arah (sisi) kiri atau kanan 


Begitupula dapat kita saksikan dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v-CaT4widRLFO 
mulai pada menit ke 03 detik 15, i'tigod mereka bahwa Allah ta'ala punya tangan namun tangan 
Allah ta'ala tidak serupa dengan tangan makhluk. 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan azahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran?. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya 
“Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7030 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tangan (jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Terkait ayat-ayat shifat dan mutasyabihat , mereka menolak mentafwidh makna dan kaifiyatnya 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak mentakwilkan dengan takwilan yang layak bagi 
keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disampaikan pula dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/06/13/mereka-melarang-takwil/ 


Mereka menolak riwayat pentakwilan Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mereka menempuh cara- 
cara yang licik untuk mencari pembenaran , selengkapnya disampaikan dalam tulisan http://ibnu- 
alkatibiy.blogspot.com/2012/10/penipuan-dan-kecurangan-wahabi-salafi.html 


Mereka dikenal bermazhab Hanbali namun kenyataannya mereka lebih bersandar kepada 
pemahaman (ijtihad) mereka sendiri dengan muthola'ah (menelaah) kitab secara otodidak (belajar 
sendiri) dibalik perpustakaan sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 


Mereka boleh jadi mengikuti pola pamahaman Fir'aun bahwa setiap yang ada pasti punya tempat 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/14/terhasut-agidah-firaun/ 

Ulama Ibnu Taimiyyah yang menjadi panutan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, karena 
kesalahpahamannya dalam i'tigod mengakibatkan beliau diadili oleh para godhi dan para ulama 
ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar ulama Ibnu Taimiyyah tidak 
menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di penjara sebagaimana dapat 
diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau 
uraian dalam tulisan pada http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu- 
taimiyah-di-tangan.html 

Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/20/penyesalan-tuanku/ terurai 
penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas perang Paderi dari tahun 1821 M s/d 1832 M 

Sejak awal 1833 M, perang itu berubah menjadi perang antara yang dikatakan kaum adat dan 
kaum agama melawan Belanda setelah penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas ajaran Wahabi (Haji 
Miskin dan kawan kawannya) 


Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB)—ihat transliterasinya oleh Sjafnir Aboe Nain (Padang: 
PPIM, 2004), sebuah sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi yang cenderung 
diabaikan para sejarawan selama ini—mencatat bagaimana kedua pihak bahu-membahu melawan 
Belanda. 


Pihak-pihak yang dulunya bertentangan akhirnya bersatu melawan musuh bersama: Kompeni 
Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran bahwa mengundang Kompeni ke dalam konflik 
itu telah semakin menyengsarakan masyarakat Minangkabau sendiri. 


Di dalam MTIB terefleksi rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan Kaum Paderi 
terhadap sesama orang Minang dan Mandailing. 


Tuanku Imam Bonjol sadar bahwa perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama. “Adapun 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7031 


hukum Kitabullah banyaklah yang terlampau dek oleh kita. Bagaimana pikiran kita?” (Adapun 
banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?), demikian 
tulis Tuanku Imam Bonjol dalam MTIB (hlm.39). 


Sadar akan kekeliruan itu, Tuanku Imam Bonjol lalu mengirim kemenakannya, Fakih Muhammad, 
dan Tuanku Tambusai ke Mekah untuk belajar mengenai “kitabullah nan adil” (Hukum Kitabullah 
yang sebenarnya). 


Ikut juga kemenakan Tuanku Rao bernama Pakih Sialu, dan Kemenakan Tuanku Kadi (salah 
seorang rekan Tuanku Imam Bonjol) bernama Pakih Malano (MTIB, hlm. 36-40). 


Pada 1832, empat orang utusan itu kembali dan membawa kabar tentang penyerbuan Nejed oleh 
pasukan Mesir yang diutus Sultan Turki Utsmani. Para pengikut Muhammad bin Abdil Wahhab 
telah ditaklukkan secara brutal oleh Turki Utsmani. 


Mengetahui kabar seperti itu, Imam Bonjol mengadakan pertemuan penting, masih pada 1832 itu 
juga. Di tengah para tuanku, hakim-hakim syariat dan penghulu-penghulu, Imam Bonjol 
mengumumkan semacam gencatan senjata. Semua harta rampasan turut dikembalikan. 


Lebih dari itu, Imam Bonjol menarik diri dari segala bentuk keyakinan yang pernah ia pegang. Ia 
juga menginsafi segala keinginannya untuk ikut-campur dalam wewenang adat dan meminta maaf 
kepada para pemuka adat yang telah banyak dirugikan. 


Semua itu terjadi jauh sebelum penangkapannya. Imam Bonjol sendiri baru ditangkap pemerintah 
Hindia Belanda pada 1838, setelah terjadi perang besar-besaran antara pasukan Belanda dan 
rakyat Minangkabau. Setahun kemudian Imam Bonjol dibuang ke Ambon dan pada 1841 
dipindahkan ke Manado. Ia meninggal-dunia di pembuangan pada 1864 sebagai seorang laki-laki 
tua yang bercocok-tanam di sebidang tanah kecil. 


Sebelum meninggal-dunia, Imam Bonjol sempat berwasiat kepada putranya. “Akui hak para 
penghulu adat,” pesannya. “Taati mereka. Kalau ini tidak bisa ditaati, maka ia bukan penghulu 
yang benar dan hanya memiliki gelar saja. Sedapat mungkin, setialah pada adat. Dan kalau 
pengetahuannya belum cukup, pelajarilah dua puluh sifat-sifat Allah”. 


Dari wasiat Imam Bonjol untuk mempelajari kembali “dua puluh sifat-sifat Allah” adalah pengakuan 
beliau bahwa “pembagian tauhid jadi tiga” telah menjadi faktor terpenting dan dominan yang 
menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme 


Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, Abuya Prof. Dr. Assayyid Muhammad Bin Assayyid Alwi Bin Assayyid 
Abbas Bin Assayyid Abdul Aziz Almaliki Alhasani Almakki Alasy'ari Assyadzili dalam makalahnya 
pada pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah 
al Mukarromah mengatakan 


keke keke 


awal kutipan 


“Tiga Pembagian Tauhid sebagai faktor dominan di antara faktor terpenting dan dominan yang 
menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme adalah apa yang kita saksikan 
bersama pada metode pembelajaran tauhid dalam kurikulum sekolah. Dalam materi tersebut 
terdapat pembagian tauhid menjadi tiga bagian: 


1) Tauhid Rububiyyah, 
2) Tauhid Uluhiyyah, 
3) Tauhid Asma' was Shifaat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Padahal pembagian seperti ini), tidak pernah dikenal oleh generasi salaf dari masa Sahabat, 
Tabi'in maupun Tabi'it Taabi'in. Bahkan, pembagian dengan format seperti ini tidak terdapat 
dalam al @uran atau Sunnah Nabawiyyah. 


Jadi, pembagian (tagsiim) tersebut tak lebih merupakan ijtihad yang dipaksakan dalam 
masalah ushuluddin serta tak ubahnya seperti tongkat yang berfungsi membuat perpecahan di 
antara umat Islam dengan konsekuensi hukumnya yang memunculkan sebuah konklusi bahwa 
kebanyakan umat Islam telah kafir, menyekutukan Allah, dan lepas dari tali tauhid.” 


“““## akhir kutipan 


Contoh radikalisme dapat kita ketahui dari tulisan pada http://allangkati.blogspot.com/2010/07/ 
keganasan-wahahbi-di-pakistan.html 
"“"## awal kutipan 


keke 


Kekek 


Para pengikut ajaran wahhabi adalah kelompok yang sangat membencikan orang-orang sufi 
dan mengkafirkan mereka, mereka menganggap bahwa orang -orang sufi menyembah 
kuburan-kubura wali sehingga halal darahnya di bunuh, pemahaman ini bersumber dari agidah 
mereka yang menyatakan bahwa tauhd itu terbagi kepada tiga bahagian, tauhid Rububiyah, 
tauhid Uluhiyah, tauhid asma' dan sifat, orang-orang sufi hanya percaya dengan tauhid 
rububiyyah dan tidak menyakini tauhid uluhiyyah, sebab itulah mereka kafir dan boleh di 
bunuh, bahkan mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir gurasy lebih bagus tauhidnya 
daripada orang-orang sufi. 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Pembagian tauhid menjadi tiga (tauhid Rububiyyah, tauhid Uluhiyyah, tauhid Asma' was Shifaat) 
tidak pernah dikenal oleh generasi salaf dari masa Sahabat, Tabi'in maupun Tabi'it Taabi'in. 
Bahkan, pembagian dengan format seperti ini tidak terdapat dalam al Guran atau Sunnah 
Nabawiyyah. Begitupula Imam Mazhab yang empat, para ulama yang telah diakui berkompetensi 
sebagai Imam Mujtahid Mutlak tidak pernah menyampaikan adanya pembagian tauhid menjadi 
tiga 

Pada hakikatnya tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyah tidak dapat dipisahkan karena ada 
keterkaitan (talazum) yang sangat erat. Salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dikatakan 
bertauhid atau beriman. 


Sampai kapanpun, orang-orang kafir tidaklah dapat dikatakan bertauhid atau beriman. Boleh jadi 
pembagiam tauhid jadi tiga adalah pengakuan mereka bahwa kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani 
adalah termasuk orang-orang beriman. Hal ini telah dibantah dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2010/10/27/orang-orang-beriman/ dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/21/!agama-hanya-islam/ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa sebuah kejahatan terhadap 
kaum muslim lainnya adalah mereka yang mengada ada larangan yang tidak dilarang oleh Allah 
Azza wa Jalla 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda 
ae gn palu II Je au Se Men nana palu Ji Pp . salad I basi 2 bag ale MI At da du 
Pe ra Je Sa 


“Orang muslim yang paling besar dosanya (kejahatannya) terhadap kaum muslimin lainnya adalah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7033 


orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum 
muslimin, tetapi akhirnya sesuatu tersebut diharamkan (dilarang) bagi mereka karena 
pertanyaannya.” (HR Bukhari 6745, HR Muslim 4349, 4350) 


Mereka salah dalam memahami hadits "kullu bid'atin dholalah" karena tidak mempergunakan alat 
bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi”) maupun ushul figih 


Kata “bid'ah” bukan termasuk hukum dalam Islam sehingga dapat membatasi diri kita untuk 
melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. 


Begitupula perkataan “Lau Kaana Khairan Lasabaguuna Ilaihi” yang diartikan "seandainya hal itu 
baik, tentu para Sahabat telah mendahului kita untuk melakukannya” bukan termasuk hukum 
dalam Islam sehingga dapat membatasi diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah 
perbuatan. 


Perkataan “Lau Kaana Khairan Lasabaguuna ilaihi” bukan firmanNya dan bukan pula perkataan 
Rasulullah maupun para Sahabat. Perkataan tersebut bahkan mirip perkataan orang-orang kafir. 


wagaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu lau kaana khairan maa sabaguunaa ilaihi wa-idz 
lam yahtaduu bihi fasayaguuluuna haadzaa ifkun gadiimun, 


“Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: “Kalau sekiranya di (Al-@ur'an) 
adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan 
karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: “Ini adalah dusta 
yang lama”. (AS al Ahgaaf (46:11 ). 


Hukum dalam Islam yang dikenal dengan hukum taklifi yang membatasi diri kita untuk melakukan 
atau tidak melakukan sebuah perbuatan hanya ada lima yakni Wajib , Sunnah (mandub), Mubah, 
Makruh, Haram 


Di dalam kitab “Gawa'idul Ahkam fi Mashalihul Anam” karya Imam “Izzuddin bin Abdussalam 
(wafat 660 H/ 1262 M) cetakan “Al-Maktabah Al-Husainiyah” Mesir tahun 1353 H / 1934 M juz 2 
halaman 195 diterangkan sebagai berikut: 


Artinya: “Bid'ah adalah suatu pekerjaan yang tidak dikenal di zaman Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. Bid'ah terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu: 1. Bid'ah Wajib, 2. Bid'ah Haram, 3. Bid'ah 
Sunnah, 4. Bid'ah Makruh, dan 5. Bid'ah Mubah. 


Adapun cara untuk mengetahui kelima bid'ah tersebut adalah engkau harus menjelaskan tentang 
bid'ah berdasarkan atas kaedah-kaedah hukum syara'. 


Maka seandainya engkau masuk di dalam kaedah-kaedah tentang kewajiban bid'ah, maka disebut 
bid'ah wajib. 

Seandainya engkau masuk di dalam kaedah-kaedah tentang keharaman bid'ah, maka disebut 
bid'ah haram. 


Seandainya engkau masuk di dalam kaedah-kaedah kesunnahan bid'ah, maka disebut bid'ah 
sunnah. 


Seandainya engkau masuk di dalam kaedah-kaedah kemakruhan bid'ah, maka disebut bid'ah 
makruh. 


Seandainya engkau masuk di dalam kaedah-kaedah kebolehan bid'ah, maka disebut bid'ah 
mubah. 


Jadi jiika kita menghadapi segala perkara yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


shallallahu alaihi wasallam maka kita tetapkan kedalam hukum taklifi yang lima (Wajib, Sunnah, 
Mubah, Makruh, Haram), barulah putuskan melakukan atau tidak melakukan. 


Jika ragu memasukkan kedalam hukum taklifi yang lima maka inilah yang disebut perkara syubhat 
(perkara yang meragukan). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Tinggalkan perkara yang meragukanmu menuju 
kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah ketenangan di hati 
sedangkan kedustaan itu adalah keraguan.” 


Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu 
jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak 
diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah 
menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, 
maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang 
menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, 
maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan 
larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal 
daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh 
tubuh: ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Namun ketika dalam keadaan ragu menetapkan ke dalam hukum taklifi yang lima maka tidak 
boleh menghukum perbuatan orang lain sebagai perkara terlarang (jika dikerjakan / dilanggar 
berdosa) karena kita tidak boleh menetapkan hukum perkara terkait dosa, baik sesuatu yang 
ditinggalkan berdosa (perkara kewajiban) maupun sesuatu yang dikerjakan / dilanggar berdosa 
(perkara larangan/pengharaman) tanpa ada dalil yang menetapkannya. 


Perkara kewajiban (sesuatu yang ditinggalkan berdosa) maupun perkara larangan dan 
pengharaman (sesuatu yang dikerjakan atau dilanggar berdosa) adalah urusan agama (urusan 
kami) atau urusan yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla untuk menetapkanya atau 
mensyariatkannya yang disebut juga dengan perkara syariat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam 
urusan agama yang tidak ada sumbernya (tidak turunkan keterangan padanya) maka 
tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari “Aisyah radliallahu “anha berkata, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini 
yang tidak ada perintahnya (tidak turunkan keterangan padanya) maka perkara itu tertolak.” (HR 
Bukhari 2499) 


Jadi tidak boleh mengada-ada dalam urusan agama (urusan kami) atau mengada-ada dalam 
perkara syariat yakni mengada-ada larangan yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang tidak 
diharamkanNya, mewajibkan yang tidak diwajibkanNya 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf (7) : 33) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7035 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk 
mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini: “Semua yang telah 
Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, 
tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka 
dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, 
serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak 
turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Jadi mereka yang melarang yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang tidak diharamkanNya 
atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya, telah bertasyabuh dengan kaum kafir yakni 
menjadikan ulama-ulama mereka “sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at-Taubah (91:31 ) 


Cintailah kaum muslim sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/06/cintailah-kaum-muslim/ 

Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Cintailah kaum muslim karena orang-orang yang tidak mencintai kaum muslim atau orang yang 
mempunyai rasa permusuhan dengan kaum muslim adalah kaum Yahudi atau yang dikenal 
sekarang kaum Zionis Yahudi dan kaum musyrik. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau ada seorang muslim membenci muslim lainnya atau bahkan membunuhnya maka 
kemungkinan besar dia adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) 
dari kaum Zionis Yahudi. 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7036 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. Murtad dikarenakan pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) yang disebut juga 
dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala atau membiarkan kaum Zionis Yahudi bahkan berteman 
dengan mereka adalah mereka keluar dari Islam atau murtad 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1762) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi, mereka yang membaca Al 
Guran namun tidak melampaui tenggorokan, artinya tidak sampai ke hati atau tidak menjadikan 
mereka berakhlak baik, ciri-ciri lainnya adalah 


1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 
2. Merasa paling benar dalam beribadah. 
3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 


4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
"Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7037 


Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1942. Mereka sekedar mengaku Salafi 


Pada hakikatnya mereka bukanlah salafi namun mereka sekedar merasa atau mengaku mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh. 


Tentu mereka tidak bertemu dengan Salafush Sholeh sehingga mendapatkan pemahaman 
Salafush Sholeh. 


Apa yang ulama mereka katakan sebagai pemahaman Salafush Sholeh adalah ketika mereka 
membaca hadits, tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in dan Sahabat. 
Inilah yang mereka katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman Salafush Sholeh. 
Bukankah itu pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. 


Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. Fitnah dari 
orang-orang yang serupa dengan Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7038 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al @uran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Mereka mengaku-aku mengikuti Salafush Sholeh namun pada kenyataannya mereka tidak 
memperlihatkan ke-sholeh-annya. 


Mereka suka sekali berkata atau menuliskan kata-kata buruk, mencela, memperolok olok, 
memberikan julukan julukan yang tidak baik. Semua itu dapat menjerumuskan mereka menjadi 
kaum munafik, tidak sesuai pengakuan dengan perilaku. Kita sudah paham bahwa kaum munafik 
akan bertempat di neraka yang paling dasar 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari 
neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka". AS An 
Nisaa (41:145 ) 


Berhamburan celaan seperti dungu, bodoh, pendusta, kadzdzab dan bahkan diantara mereka 
sendiri seperti yang dapat kita saksikan sebagaimana mereka publikasikan di dunia maya 
http://isnad.net/terjemahan-dialog-kholid-al-ghorbani-dengan-syaikh-robi-bulan-robiuts-tsani-1433 


http://tukpencarialhag.wordpress.com/2012/04/08/inilah-bukti-kebohongan-dan-kedustaan-khalid- 
al-ghirbani/ 
http://www.darussalaf.or.id/hizbiyyahaliran/dusta-firanda-ditengah-badai-fitnah-yang-sedang- 
melanda-bag 1-firanda-memfitnah-ulama-ahlus-sunnah/ 
http://firanda.com/index.php/artikel/31-bantahan/144-tanggapan-terhadap-tulisan-seorang-ustadz- 
hafizohullah 

http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id-1706 

http://isnad.net/media/Muhammad Sewed di Gugat.pdf 

http://isnad.net/?dl name-kumal-kumal-dzul-akmal.pdf 
http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 

http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 
http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah- 
thogut-radio-rodja/ 

http://www.darussalaf.or.id/stories.php?catid-16 
http://ad-diin.blogspot.com/2012/01/untukmu-yang-masih-bertanya-tentang.html 
http://www.youtube.com/watch?v-m3h1jEGENh! 

http://www.youtube.com/watch?v-CNFrEijcGSK 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim) 


Seberapapun besar kesalahpahaman atau dosa mereka, sebaiknya berdakwah tidak dengan 
celaan atau “kekerasan”. Bayangkan berdakwah agar manusia mau beragama atau agar masuk 
Islam saja tidak dibolehkan dengan paksaan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Tidak ada paksaan untuk beragama (Islam) ” (AS Al Bagarah 
(21:256) 
Apalagi kita berdakwah kepada manusia yang telah bersyahadat, seharusnyalah ketika kita 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7039 


berdakwah kepada mereka dengan membayangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kelak 
nanti akan memanggil mereka dengan penuh cintanya, “ummati....ummati....ummati”. Malulah kita 
kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tauladan kita semua. 


Berikut adalah beberapa pesan dari Sayyidina Umar ra, 

“Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti imannya belum bermanfaat. Tiga perkara 
tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain: wara yang menjauhkannya dari hal-hal 
yang haram / terlarang: dan akhlak mulia dalam bermasyarkat (bergaul). 

“Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah 
orang yang mengakui sebagai orang cerdas sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang 
yang mengatakan bahwa dirinya pasti masuk surga, dia akan masuk neraka" 

“Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah bersuara / bernada keras). Tapi akuilah 
orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya" 
“Jangan sampai kalian tertipu oleh puasa dan sholat seseorang. Tetapi perhatikan kejujuran, 
amanah dan waranya" 

“Nilai seseorang dilihat dari agamanya. Dasarnya adalah akal dan wibawanya terletak pada 
akhlak" 

Habib Ali Al Jifri mengingatkan bahwa sebaiknya janganlah mencela orang yang salah paham 
namun celalah kesalahpahamannya atau luruskanlah kesalahpahamannya 


kekkk keke 


awal kutipan 


Maka tidak dibenarkan bagimu untuk menghina seseorang. Hinakanlah maksiat tapi jangan 
kaum menghina pelaku maksiat.Hinakanlah kufur tapi jangan kau menghina orang kafir karena 
dzat yang dihinakan pada kafir itu adalah hakikat kekufurannya, apakah hakikat kekufuran itu ? 
yaitu orang yang mati dalam keadaan kufur tetapi selagi dia hidup maka dia tidak boleh dihina 
karena sesungguhnya kita tidak mengetahui bagaimana dia akan mati maka kita tidak 
dibenarkan menghina seseorangpun dari makhluk Allah 


Ada tiga jenis bentuk pandangan, sehingga kita tidak mendholimi hati ini (maksudnya adalah 
pandangan yang tidak boleh kita lakukan) 


1. Melihat kepada aurot (yakni apa yang diingini nafsu) dengan pandangan Nafsu 
2. Melihat dunia dengan pandangan pengagungan (Ainu al ta'dhim) 
3. Melihat makhluk Allah dengan pandangan penghinaan (Ainu Al tahgir) 


Tiga pandangan ini mudah mudahan kita dijauhkan dari padanya , kita berlidung dari tiga 
perkara ini dengan pandangan yang akan memberikan pancaran pada hati ini, sedangkan 
pandangan yang dapat memberikan pancaran pada hati ini adalah : 


1. pandangan yang dibenarkan Allah Azza Wajalla untuk dilihat dengan pandangan tafakkur 
(Ainu Al tafakkur) 


2. pandangan kepada orang tua ,kepada ulama ,kepada saudara saudara muslim dengan 
pandangan kasih sayang / cinta “Ainu Almahabbah” 


3. pandangan kepada pelaku maksiat dengan pandangan belas kasihan (Ainu Al syafagoh) 
4. pandangan kepada orang yang taat dengan pandangan memuliakan (Ainu Al-ijlal) 
““## akhir kutipan "“““s 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7040 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Oleh karenanyalah kita sebaiknya berdakwah bil hikmah dengan memahami hakikat perintah dan 
laranganNya kemudian menyampaikan dengan cara yang arif bijaksana sehingga objek dakwah 
dapat memahami, menerima dan mengikuti atas kesadarannya sendiri. Sehingga mereka 
beribadah bukan karena kita (kita perintah) atau bukan karena terpaksa (kita paksa) namun 
karena Allah ta'ala semata. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa akan terus bermunculan orang- 
orang seperti Dzul Khuwaishirah dari bani Tamim An Najdi yakni orang-orang muda yang suka 
berdalil dengan Al @ur'an dan Hadits namun salah paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al @uran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni mereka yang membaca Al 
Gur an dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata 
Al @ur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun bersabda: “Dari kelompok orang ini (orang-orang 
seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum “Ad.” (HR Muslim 1762) 


Kalimat yang artinya “mereka yang membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan” adalah kalimat majaz . “Tidak melewati kerongkongan" kiasan dari “tidak sampai 
ke hati” artinya mereka membaca Al @uran namun tidak menjadikan mereka berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Semakin banyak mengenal Allah (marrifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, 
maka semakin dekat hubungan dengan-Nya. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, 
seseorang yang berilmu menjadi sombong dan semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang 
ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah (karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah 
ta'ala semakin dekat sehingga meraih magom disisiNya. 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al @uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al @uran dan mereka 
menyangka bahwa Al Aur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7041 


dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


Kalimat yang artinya “Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” adalah kalimat 
majaz . “Tidak melewati batas kerongkongan" kiasan dari “tidak sampai ke hati” maknanya sholat 
mereka tidak sampai ke hati yakni sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar 
sehingga mereka semakin jauh dari Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar” (AS al Ankabut (29:45). 


Merugilah bagisiapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sehingga 
termasuk orang-orang yang gagal beragama. 


Tujuan beragama adalah untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang baik, 
sholihin, muslim yang ihsan , muslim yang bermakrifat yakni muslim yang menyaksikan Allah 
dengan hati (ain bashiroh) 


Rasulullah menyampaikan yang maknanya “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad). 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 
Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


Akhlak yang buruk adalah mereka yang tidak takut kepada Allah atau mereka yang berpaling dari 
Allah karena mereka memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah.” (AS Shaad (381:26) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Sedangkan muslim yang bermakrifat atau muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain 
bashiroh) adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7042 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (351:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga dia dekat dengan Allah ta'ala 
karena berakhlakul karimah meneladani manusia yang paling mulia Sayyidina Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Muslim yang dekat dengan Allah ta'ala maka berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, para Nabi, para Shiddigin dan Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49J:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7043 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?” mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 

Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. Murtad dikarenakan pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) yang disebut juga 
dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7042 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala atau membiarkan kaum Zionis Yahudi bahkan berteman 
dengan mereka adalah mereka keluar dari Islam atau murtad 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1762) 


Ciri-ciri lain dari orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi adalah 
1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 


4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
“Apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7045 ) 


1943. Hanya mengikuti pemahamannya sendiri 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: 


“Aku pada waktu itu tidak mengerti makna la ilaha illallah dan tidak mengerti agama Islam, 
sebelum kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah. 


Demikian pula guru-guruku, tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut. 


Barangsiapa yang berasumsi di antara ulama Aridh (Riyadh) bahwa ia mengetahui makna Ia ilaha 
illallah atau mengetahui makna Islam sebelum waktu ini, atau berasumsi bahwa di antara guru- 
gurunya ada yang mengetahui hal tersebut, berarti ia telah berdusta, mereka-reka (kebohongan), 
menipu manusia dan memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya.” (Ibn Ghannam, 
Tarikh Najd hal. 310). 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab merasa atau mengaku aku bahwa hanya dialah yang 
dianugerahkan oleh Allah ta'ala akan pemahaman tauhid dan agama Islam. Beliau mengingkari 
keilmuan guru-gurunya dan para ulama lainnya yang semasa hidup dengannya. 


Syaikh ( Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab ) berkata, “Segala puji dan karunia dari Allah, serta 
kekuatan hanyalah bersumber dari-Nya. Sesungguhnya Allah ta'ala telah memberikan hidayah 
kepadaku untuk menempuh jalan lurus, yaitu agama yang benar: agama Nabi Ibrahim yang lurus, 
dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Alhamdulillah aku bukanlah 
orang yang mengajak kepada ajaran sufi, ajaran imam tertentu yang aku agungkan atau ajaran 
orang filsafat. Akan tetapi aku mengajak kepada Allah Yang tiada sekutu bagi-Nya, dan mengajak 
kepada sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah diwasiatkan kepada seluruh 
umatnya. Aku berharap untuk tidak menolak kebenaran jika datang kepadaku. Bahkan aku jadikan 
Allah, para malaikat-Nya serta seluruh makhluk-Nya sebagai saksi bahwa jika datang kepada kami 
kebenaran darimu maka aku akan menerimanya dengan lapang dada. Lalu akan kubuang jauh- 
jauh semua yang menyelisihinya walaupun itu perkataan Imamku, kecuali perkataan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam karena beliau tidak pernah menyampaikan selain kebenaran.” (Kitab 
ad-Durar as-Saniyyah: 1/37-38) 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab merasa atau mengaku aku bahwa Allah ta'ala telah 
memberikan hidayah sehingga beliaulah yang beragama dengan benar. Beliau menyatakan anti 
kaum sufi dan akan meninggalkan perkataan seorang ulama walaupun telah berpredikat Imam, 
yang jika menurut pemahaman beliau telah menyelisihi perkataan Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam. Jadi beliau bertumpu pada perkataan Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam berdasarkan 
pemahamannya sendiri. 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui pula tidak mau mempelajari ilmu figih 
sebagaimana informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin 
Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al- 

Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 
0. #03 age. NI 30.0 -g 9 230000 D0 0 9 909 LOR 2 230 DB 0.59 BB 09 — 01 3$ 0 @-0 X0 
Hakan Of aa ali Lain USS BLN S Lag al AI Aye ole My ya (eomall gagadi! Olagku pp cela As 
Ke D5 af lia Olnjlns jan Tale ae Idi Jaf yan ye KA Sa lag Griya) Ojak Vj asu Yatlan 
BIA tom Ia DG. Salin Uang la Gain agar Jala AU Kit Jalu Ol Op Ja Ikoonlg Je 
(VVO AI lab Ae AYI mna tepkl Aa pal) GLola jua Of Al JAR YAI ja Laba Uya, 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7046 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Dalam kitab al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibat al-Najdiyyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Wahhabi 
sejak masa pendirinya, yang di-tahgig oleh Ulama Abdurrahman bin Muhammad bin @asim, ulama 
Wahhabi kontemporer, ada pernyataan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ilmu figih 
dan kitab-kitab figih madzhab empat yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu syirik, sedangkan 
para ulama yang menyusunnya adalah syetan-syetan manusia dan jin. (Al-Durar al-Saniyyah, juz 
3 hal. 56). 


Padahal untuk menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i tidak cukup dengan 
makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau tidak cukup dengan metodologi "terjemahkan saja" dari 
sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja sebagaimana yang telah disampaikan 


dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa! 


Ilmu figh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh 
atau wajib beserta dalilnya masing-masing. 


Adapun pengertian “ashl' (jamaknya: 'ushul) menurut etimologi adalah dasar (fundamen) yang 
diatasnya dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian ushul secara terminologi, 
karena ushul figh menurut terminologi adalah “dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu figh”. 


Oleh karena itu Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam Tahrir memberikan defenisi ushul figh: 
“ushul figh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali 
hukum-hukum figh”. Atau dengan kata lain, ushul figh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan 
tentang cara (methode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, ushul figh mnenetapkan, bahwa perintah 
(amar) itu menunjukkan hukum wajib, dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram dan lain 
lain. 


Jadi Ushul Figh adalah pendekatan metodologi yang harus diikuti dalam penafsiran teks, atau 
dengan redaksi lain, Ushul Figh adalah tata bahasa dan ilmu pengetahuan yang harus diikuti 
dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumbernya. Atau menjelaskan sumber-sumber hukum 
figh yang sudah mendapatkan legitimasi syari'at seperti Al-@uran, Sunnah, konsensus, analogi, 
dan seterusnya. 


Untuk memahami hukum bersumber dari Al @uran dan As Sunnah maka harus betul betul 
memahami gaya bahasa (uslub) yang ada dalam bahasa Arab dan cara penunjukkan lafazh nash 
kepada artinya. Para ulama ahli ushul figih mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian 
terhadap uslub-uslub dan ibarat-ibarat bahasa Arab yang lazim dipergunakan oleh sastrawan- 
sastrawan Arab dalam menggubah syair dan menyusun prosa. Dari penelitian ini, mereka 
menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami 
nash-nash syari'at secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri yang nash itu 
diturunkan dalam bahasa mereka. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7047 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?”. Beliau menjawab : “Tidaklah boleh 
mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, maka hendaknya ia beramal di 
atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang demikian itu kepada ahli 
ilmu” (lihat 'lamul muwadi'in 4/179) 


Kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menggali sendiri dari Al @uran dan As Sunnah seperti 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-Guran dan as-sunnah 
diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab 
yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung 
hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi 
juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah 
(ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


C. Mengetahui dan menguasai dalil 'agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-Guran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki sanad ilmu dan kompetensi di atas maka termasuk orang awam (bukan 
ahli istidIal) sehingga tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada imam mujtahid yang dapat 
dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit: 

- Imam Malik bin Anas, 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Jadi bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan 
Salafush Sholeh. 


Memang Al @uran adalah kitab dalam “bahasa arab yang jelas” (AS Asy Syu'ara' (26J: 195). 
namun pemahaman yang dalam haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7045 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah ta'ala berfirman yang artinya 


“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (411:3) 


“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui.” IAS. an-Nahl : 43) 


Al @uran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 


Al Gur'an tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (OS Al A'raf (71:43) 


Penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Penunjuk para Tabi'in 
adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan penunjuk kaum 
muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat. 


Dalam perkara agama tidak ada hal yang baru. Justru harus berlaku jumud atau istiyomah 
sebagaimana apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 
kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 
menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 
manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-Guran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 
Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7049 


tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Tanda atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad ilmu atau sanad gurunya adalah pemahaman 
atau pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu 
serta berakhlak baik 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaggi adalah ijazah. Ijazah ada yang secara tertulis 
dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah sangat penting. Menimbang agar tak 
terjadinya penipuan dan dusta dalam penyandaran seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang 
yang penuh kedustaan, ijazah secara tertulis menjadi suatu keharusan. 


Tradisi ijazah ini pernah dipraktekkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan 
ijazah (baca: secara lisan) kepada beberapa Sahabat ra. dalam keahlian tertentu. Seperti keahlian 
sahabat di bidang Al-@ur'an. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling 
aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya". Dan beliau juga bersabda: 
“Ambillah bacaan Al @ur'an dari empat orang. Yaitu dari "Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, 
maula Abu Hudzaifah, lalu Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal.” (Hadits riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim). 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?" 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7050 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wur'aana al'azhiima (AS Al Hijr (15 : 87) “Kami 
telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-Guran yang agung..” (A.S. 15:87) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiya kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 

Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah diisyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya : 


2 dale Senanil pl Dl 0 paitaad! Ll nadi Lal 


"Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau karuniai nikmat". 
(AS Al Fatihah (1):6-7)Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah : 


ki Ws, Ida yag celali, slagll Cois Auaall Om Sya male AI Ali ki 


"Orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' 
dan orang-orang shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (41: 69) 


Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 
sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 


Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana pula telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk Sedangkan Assab'ul-matsani lainnya 
telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang- 
dikaruniai-nikmatnya/ 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
1944. Cukupkanlah pada Imam Mazhab yang empat 


Guru kami menasehatkan bahwa terhadap sesama muslim sebaiknya janganlah berkata "bagi 
kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan 
hati" (AS Al Bagarah (211139) karena perkataan tersebut hanya dikatakan kepada orang-orang 
yang tidak beragama atau non muslim. 


Perhatikanlah ayat-ayat sebelum dan sesudahya seperti yang artinya 


"Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan 
kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishag, Ya'gub dan anak cucunya, 
dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari 
Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7051 


patuh kepada-Nya" (AS Al Bagarah (21:136) 


"Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka 
telah mendapat petunjuk: dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam 
permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (AS Al Bagarah (2):137) 


Sebagai sesama muslim, sebaiknya kita harus tetap sabar mengingatkan mereka sedangkan 
urusan hidayah adalah kehendak Allah ta'ala semata. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran" (AS Al 'Ashr (1031: 2- 
3) 


Dalam masalah figih atau perkara syariat yang dimaksud "perbedaan adalah rahmat" adalah 
perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat atau perbedaan di antara ahli istidlal sedangkan 
perbedaan di antara bukan ahli istidal adalah sebuah kesalahpahaman semata sebagaimana 


yang disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/13/bukan-ahli- 
istidlal/ 


Sedangkan perbedaan di antara ulama tasawuf yang dimaksud "perbedaan adalah rahmat" adalah 
perbedaan pengalaman mereka memperjalankan diri mereka hingga sampai (wushul) kepada 
Allah ta'ala. Perbedaan pengalaman memperjalankan diri adalah perbedaan yang bersifat 
individual karena dipengaruhi kehendak Allah ta'ala semata. Kewalian, dalam pandangan Al- 
Hakim al-Tirmidzi (205-320H/ 820-935M) dapat diraih dengan terpadunya dua aspek penting, 
yakni karsa Allah kepada seorang hamba dan kesungguhan pengabdian seorang hamba kepada 
Allah. Aspek pertama merupakan wewenang mutlak Allah, sedangkan aspek kedua merupakan 
perjuangan seorang hamba dengan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut al-Tirmidzi ada dua 
jalur yang dapat ditempuh oleh seorang sufi guna meraih derajat kewalian. Jalur pertama disebut 
tharig ahl al-minnah (jalan golongan yang mendapat anugerah): sedangkan jalur kedua disebut 
tharig ashhab al-shidg (jalan golongan yang benar dalam beribadah). Melalui jalur pertama, 
seorang sufi meraih derajat wali di hadapan Allah semata-mata karena karunia-Nya yang di 
berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Sedangkan 
melalui jalur kedua, seorang sufi meraih derajat wali berkat keikhlasan dan kesungguhannya di 
dalam beribadah kepada Allah. Al Hakim al-Tirmidzi berpandangan bahwa para wali yang 
mengalami kenaikan peringkat dari magamat al-muwahhidun, al-shaddigun, al-shiddigun, hingga 
al-mugarrabun diatas telah sempurna tingkat kewalian mereka hanya saja Allah mengangkat salah 
seorang mereka pada puncak kewalian tertinggi yang disebut dengan malak al-malak dan 
menempatkan wali itu pada posisi bayn yadayhi (di hadapan-Nya). Pada saat seperti itu ia sibuk 
dengan Allah dan lupa kepada sesuatu selain Allah. 


Perbedaan di antara Imam Mazhab bukanlah perselisihan namun perbedaan yang dapat diterima 
atau disebut furuiyyah (cabang) dan kaum muslim dapat memlih di antara empat pilihan tersebut. 


Di antara Imam Mazhab yang empat, mereka berbeda semata-mata dikarenakan terbentuk 
setelah adanya furu' (cabang), sementara furu' tersebut ada disebabkan adanya sifat zanni dalam 
nash. Oleh sebab itu, pada sisi zanni inilah kebenaran bisa menjadi banyak (relatif), mutaghayirat 
disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi nash yang digunakan sama, namun cara 
pengambilan kesimpulannya berbeda. Zanni juga terbagi dua: dari sudut datangnya dan dari sudut 
lafaznya. Ayat @uran mengandung sejumlah ayat yang lafaznya membuka peluang adanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7052 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beragam penafsiran. 


Contoh dalam soal menyentuh wanita ajnabiyah dalam keadaan wudhu', kata “aw lamastumun 
nisa” dalam al-@uran terbuka untuk ditafsirkan. Begitu pula lafaz “guru” (AS 2:228) terbuka untuk 
ditafsirkan. Ini yang dinamakan zanni al-dilalah. 


Selain hadis mutawatir, hadis lainnya bersifat zanni al-wurud. Ini menunjukkan boleh jadi ada satu 
ulama yang memandang shahih satu hadis, tetapi ulama lain tidak memandang hadis itu shahih. 
Ini wajar saja terjadi, karena sifatnya adalah zanni al-wurud. Hadis yang zanni al-wurud itu juga 
ternyata banyak yang mengandung lafaz zanni al-dilalah. 


Jadi, sudah terbuka diperselisihkan dari sudut keberadaannya, juga terbuka peluang untuk 
beragam pendapat dalam menafsirkan lafaz hadis itu. 


" zanni al-wurud : selain hadis mutawatir 

“ zanni al-dilalah : lafaz dalam hadis mutawatir dan lafaz hadis yang lain (masyhur, ahad) 
Nah, Syari'ah tersusun dari nash gat'i sedangkan figh tersusun dari nash zanni. 

Contoh praktis: 

1: 

(a) kewajiban puasa Ramadlan (nashnya gat'i dan ini syari'ah), 

(b) kapan mulai puasa dan kapan akhi Ramadlan itu (nashnya zanni dan ini figh) 
Catatan: hadis mengatakan harus melihat bulan, namun kata “melihat” mengandung penafsiran. 
2. 

(a) membasuh kepala saat berwudhu itu wajib (nash gat'i dan ini Syari'ah) 

(b) sampai mana membasuh kepala itu? (nashnya zanni dan ini figh) 

Catatan: kata “bi” pada famsahuu biru'usikum terbuka untuk ditafsirkan. 

2 

(a) memulai shalat harus dengan niat (nash gat'i dan ini Syari'ah) 

(b) apakah niat itu dilisankan (dengan ushalli) atau cukup dalam hati (ini Figh) 


Catatan: sebagian ulama memandang perlu niat itu ditegaskan dalam bentuk “ushalli” untuk 
menguatkan hati sedangkan ulama lain memandang niat dalam hati saja sudah cukup 


Oleh karenanya dalam masalah figih atau perkara syariat maka cukupkanlah pada Imam Mazhab 
yang empat karena Imam Mazhab yang empat telah diakui oleh jumhur ulama yang sholeh dari 
dahulu sampai sekarang sebagai para ulama yang terbaik dalam memahami Al Guran dan As 
Sunnah atau diakui berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Selain itu Imam Mazhab yang 
empat masih sempat bertemu dengan para perawi hadits atau Salafush Sholeh yang 
meriwayatkan hadits sehingga Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang patut dijadikan 
Imam atau pemimpin yang diikuti oleh kaum muslim sampai akhir zaman. 


Tidak ada alasan lagi bagi kaum muslim untuk mengikuti pendapat atau ajaran ulama seperti 
ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau bahkan ulama Al Albani yang 
memahami Al Guran dan As Sunnah lebih bersandarkan dengan muthola'ah (menelaah) kitab 
secara otodidak di balik perpustakaan dengan pemahaman mereka sendiri berdasarkan makna 
dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahami dengan metodologi "terjemahkan saja" dari sudut 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7053 ) 


arti bahasa (lughot) dan istiah (terminologi) saja 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui pula tidak mau mempelajari ilmu figih 
sebagaimana informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-lmam Muhammad bin 
Abdullah bin Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al- 

Hanabilah ketika menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 
0. Sa. 3 ag NI 30.0 -g 9 LI00 00 D2 0 9 909 LOR 2.3. B8 0.9 BB 09 — 0.2 & @-0 X0 
Hata Of aa ali Lain USS BLN S Lag jail Al Bye ole My pay Ceomall gagadi! Olagku gp cela As 
Lo DS Af ia Lela panbdl role Sat lali Jt Ujang PA ya Yan deg Ody D yakkag NI Spek ala 
BIA om Ii DSA Gal an aa la Kain agar Jali, aU Kid Jaity Ol Up Ja San Ie 
(VVO AA lab Ae AI mona tekad Aa pal) GLola jua Of Al JAR PAI ja Lada Uya, 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Dalam kitab al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibat al-Najdiyyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Wahhabi 
sejak masa pendirinya, yang di-tahgig oleh Ulama Abdurrahman bin Muhammad bin @asim, ulama 
Wahhabi kontemporer, ada pernyataan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ilmu figih 
dan kitab-kitab figih madzhab empat yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu syirik, sedangkan 
para ulama yang menyusunnya adalah syetan-syetan manusia dan jin. (Al-Durar al-Saniyyah, juz 
3 hal. 56). 


Padahal untuk memahami Al Guran dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan 
kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi'). 


Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan 
ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


Ilmu figh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh 
atau wajib beserta dalilnya masing-masing. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7054 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adapun pengertian “ashl' (jamaknya: 'ushul) menurut etimologi adalah dasar (fundamen) yang 
diatasnya dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian ushul secara terminologi, 
karena ushul figh menurut terminologi adalah “dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu figh”. 


Oleh karena itu Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam Tahrir memberikan defenisi ushul figh: 
“ushul figh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali 
hukum-hukum figh”. Atau dengan kata lain, ushul figh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan 
tentang cara (methode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, ushul figh mnenetapkan, bahwa perintah 
(amar) itu menunjukkan hukum wajib, dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram dan lain 
lain. 


Jadi Ushul Figh adalah pendekatan metodologi yang harus diikuti dalam penafsiran teks, atau 
dengan redaksi lain, Ushul Figh adalah tata bahasa dan ilmu pengetahuan yang harus diikuti 
dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumbernya. Atau menjelaskan sumber-sumber hukum 
figh yang sudah mendapatkan legitimasi syari'at seperti Al-Guran, Sunnah, konsensus, analogi, 
dan seterusnya. 


Untuk memahami hukum bersumber dari Al @uran dan As Sunnah maka harus betul betul 
memahami gaya bahasa (uslub) yang ada dalam bahasa Arab dan cara penunjukkan lafazh nash 
kepada artinya. Para ulama ahli ushul figih mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian 
terhadap uslub-uslub dan ibarat-ibarat bahasa Arab yang lazim dipergunakan oleh sastrawan- 
sastrawan Arab dalam menggubah syair dan menyusun prosa. Dari penelitian ini, mereka 
menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami 
nash-nash syari'at secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri yang nash itu 
diturunkan dalam bahasa mereka. 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?”. Beliau menjawab : “Tidaklah boleh 
mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, maka hendaknya ia beramal di 
atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang demikian itu kepada ahli 
ilmu” (lihat 'lamul muwadi'in 4/179) 


Kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menggali sendiri dari Al @uran dan As Sunnah seperti 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-Guran dan as-sunnah 
diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab 
yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung 
hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi 
juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah 
(ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7055 ) 


hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


C. Mengetahui dan menguasai dalil 'agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-@uran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki sanad ilmu dan kompetensi di atas maka termasuk orang awam (bukan 
ahli istidIal) sehingga tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada imam mujtahid yang dapat 
dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit: 

- Imam Malik bin Anas, 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Jadi bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan 
Salafush Sholeh. 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?" 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 
walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wuraana al'azhiima (AS Al Hijr (15) : 87) 
“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-@ur'an yang agung..” (@.S. 15:87) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiga kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 

Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah disyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya : 


2 ale mantra Dl 0 pakta! Ll padi Lal 


“Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau karuniai nikmat". 
(AS Al Fatihah (1:6-7) 


Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7056 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


is 3, Ida opa g CE 9 slekgbl 9 Eid 9 Om oya male AI Ai Ps 


“Orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' 
dan orang-orang shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (4I: 69) 


Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 
sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 


Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana pula telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk 

Sedangkan Assab'ul-matsani lainnya telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1945. Apakah Isa bin Maryam juga diyakini sebagai 
pencipta jagad ini 


Ada sebuah pertanyaan yang menarik "Apakah kaum Nasrani meyakini Isa bin Maryam sebagai 
pencipta jagat ini" 


Pertanyaan seperti itu mengingatkan kita kepada ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 


Marilah kita periksa kembali Gawa'idul “Arba yang ditulis oleh ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab dan telah disyarah oleh ulama Sholih Fauzan Al-Fauzan seperti pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/03/pemahaman-tauhid-maw.pdf sebagian besar isinya 
adalah ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir disalahgunakan untuk menyerang kaum 
muslim 


Contoh pada halaman 23 terjemahan Syarah Gawaidul Arba' tertulis, 


keke kekkk 


awal kutipan 
Kaidah yang pertama : 


Ketahuilah! Bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah -shallAllahu'alaihi wa 
sallam- -mereka itu mengakui bahwa Allah -subhanahu wa ta'ala- adalah pencipta dan 
pengatur, namun hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Siapakah ulama yang sholeh yang berpendapat bahwa setelah Nabi Sayyidina Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ta'ala, barangsiapa yang mengakui bahwa 
ada Tuhan yang mengatur segala urusan maka telah masuk Islam ? 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7057 ) 


meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang dengan kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala 
menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (AS al-Ma'idah: (51:77) 

Pembagian tauhid menjadi tiga (tauhid Rububiyyah, tauhid Uluhiyyah, tauhid Asma' was Shifaat) 
tidak pernah dikenal oleh generasi salaf dari masa Sahabat, Tabiin maupun Tabi'it Taabi'in. 
Bahkan, pembagian dengan format seperti ini tidak terdapat dalam al Guran atau Sunnah 
Nabawiyyah. 


Bahkan Imam Mazhab yang empat, para ulama yang telah diakui berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak tidak pernah menyampaikan adanya pembagian tauhid menjadi tiga 


Pada hakikatnya tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyah tidak dapat dipisahkan karena ada 
keterkaitan (talazum) yang sangat erat. Salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dikatakan 
bertauhid atau beriman. 


Sampai kapanpun, orang-orang kafir tidaklah dapat dikatakan bertauhid atau beriman. Boleh jadi 
pembagiam tauhid jadi tiga adalah pengakuan mereka bahwa kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani 
adalah termasuk orang-orang beriman. Hal ini telah dibantah dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2010/10/27/orang-orang-beriman/ dan http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/21/agama-hanya-islam/ 


Penguasa kerajaan Dinasiti Saudi, Raja Abdullah pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v-48kUEx9iGk8 menyatakan sikap 
pluralisme 


Berikut transkript subtitle yang kami dapatkan dari melihat video tersebut 
“““## awal transkript subtitle 
Raja Abdullah: 
"Saya meminta kepada seluruh agama yang turun dari langit” (samawi) 


kekkk 


“Untuk berkumpul dengan saudara-saudara mereka dalam satu iman dan ketaatan kepada 
seluruh agama, karena kita menghadap kepada satu Tuhan” 


"Saya pernah berpikiran untuk mengunjungi Vatican, dan sayapun telah mengunjunginya” 
"Sayapun bertemu dengan Paus dan saya berterima kasih padanya” 

"Saya berterima kasih (karena) dia menemui saya” 

"Saya tidak akan melupakan pertemuan seorang manusia dengan seorang manusia” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7058 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"dan ketika itu aku tawarkan ide ini kepadanya yaitu untuk menghadap kepada Tuhan - Yang 
Maha Perkasa lagi Mulia -” 


"Menghadap kepada Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Mulia, dalam apa yang Dia perintahkan 
dalam agama-agama yang turun dari langit dalam Taurat, Injil dan Al Aur'an” 


"Kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Mulia lagi Perkasa agar memberi petunjuk pada kita 
semua” 


"Semua agama-agama ini kepada satu kalimat yang diperintahkan oleh Tuhan -Yang Maha 
Perkasa lagi Mulia - untuk dilaksanakan oleh manusia” 


"Insyaallah dalam waktu sedekat mungkin, dan ketika kita berkumpul dan telah disetujui, 
Insyaallah, semuanya dalam kebaikan - semua agama” 


"Saya akan pergi ke PBB, Saya juga yakin hingga orang yang beriman dengan Abrahamisme” 


"Saya juga menginginkan mereka .... tapi ketiganya ini wajib bagi mereka Taurat, Injil dan Al- 
Guran dan selebihnya Insyaallah semuanya baik” 


"Pada mereka ada kebaikan, karena kemanusiaan mereka juga bagus” 


"karena moral mereka juga bagus dan karena negara mereka juga bagus dan karena 
semuanya adalah keluarga” 


“““## akhir transkript subtitle “““s 


Dr Adian Husaini , Ketua Program Doktor Pendidikan Islam — Universitas Ibn Khaldun Bogor 
dalam “catatan akhir pekan” hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com pada 
http://www.hidayatullah.com/read/25261/06/10/2012/wacana-pluralisme-agama-di-malaysia.html 
menyampaikan 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Sebenarnya, tujuan utama delegasi UIKA Bogor ke Kuala Lumpur adalah penandatanganan 
Nota Kesepahaman antara UIKA dengan Universiti Teknologi Malaysia, sebuah universitas 
besar dengan mahasiswa internasional lebih dari 4.000 orang. Namun kami bersyukur sempat 
juga mengikuti kuliah umum Prof. Naguib al-Attas, yang pernah mengunjungi UIKA di tahun 
1990-an. Kota Bogor juga sangat akrab dengan Prof. al-Attas, sebab di masa kecil beliau 
pernah tinggal di sini. Beliau adalah cucu dari Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, yang di 
daerah Empang Bogor popular dengan sebutan “Habib Kramat. 


Malam itu Prof. Naguib al-Attas banyak menguraikan makna dari sejumlah istilah penting dan 
popular dalam kajian Islam, seperti makna ad-Din, religion, knowledge, ilmu pengetahuan, ilmu 
pengenalan, ma'rifat, dan sebagainya. Sekitar 300 peserta memenuhi auditorium Kampus 
Internasional UTM. Mereka cukup beragam: ada guru besar, pejabat tinggi negara, 
pengusaha, kalangan professional, mahasiswa, dan juga hadirin dari Indonesia, Singapura, 
Thailand, dan sebagainya. 


Di usianya yang ke-83, Prof. al-Attas masih mampu memberikan kuliah dengan lancar selama 
hampir tiga jam. Al-Attas terkenal dengan teorinya, bahwa “Islam is the only genuine revealed 
religion”, Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang murni. Selain Islam, menurut al-Attas, 
masuk kategori agama budaya (cultural religion). Sudah seyogyanya, setiap Muslim meyakini 
kebenaran dan keistimewaan Islam sebagai nama satu agama dan juga sebagai cara yang 
benar dalam berserah diri kepada Allah (submission to Allah). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7059 ) 


Keyakinan orang Muslim itu sepatutnya dihormati, sebagaimana juga kaum Muslim 
menghormati keyakinan agama-agama lainnya. Dalam kaitan inilah, Prof.al-Attas mengkritik 
paham Pluralisme Agama yang secara intoleran melarang kaum Muslim — dan pemeluk 
agama-agama lain — untuk meyakini kebenaran agamanya masing-masing. 


Dalam karya monumentalnya, Prolegomena to the Metaphysic of Islam, (Kuala Lumpur: 
ISTAC, 1995), al-Attas sudah mengkritik paham Trancendent Unity of Religion — satu jenis 
Pluralisme Agama — yang kian marak disebarkan akhir-akhir ini. Malam itu, Prof. Al-Attas 
menegaskan kembali kekeliruan paham Pluralisme Agama dan menepis berbagai tudingan 
yang menyatakan bahwa umat Islam tidak toleran terhadap umat beragama lainnya. 


Penjelasan Prof. al-Attas tentang kekeliruan paham Pluralisme tentu saja sangat penting di 
Malaysia saat ini. Sebab, wacana Pluralisme tampaknya sedang hangat-hangatnya di 
Malaysia. Saat kunjungan ke Malaysia itu, saya menerima hadiah sebuah buku berjudul 
“Pluralisme Agama: Satu Gerakan Iblis Memurtadkan Ummah”, yang diterbitkan Muafakat, 
Kuala Lumpur, 2012. Membaca buku ini, tampak wacana Pluralisme sedang sangat gencar 
diperbincangkan di Malaysia 


kerkk kekkk 


akhir kutipan 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1946. Pujian kepada selain Allah 


Tentulah "segala pujian adalah bagi Allah" namun kaum muslim tentu juga mengakui dan memuji 
Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia. 


Kepada kaum muslim yang melakukan kebaikan , kita boleh memuji mereka. Apalagi terhadap 
kebaikan yang telah dilakukan oleh sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Begitupula para ulama yang sholeh mengingatkan kita bahwa jika seseorang memuji kita maka 
ucapkanlah Alhamdulillah maksudnya kembalikan segala pujian kepada yang berhak untuk dipuji 
yakni Allah Azza wa Jalla. 


Berikut tulisan yang mengulas tentang pujian kepada Rasulullah yang diambil dari http:// 
albayan.hadithuna.com/2008/07/21/makna-hadist-jangan-puji-aku-secara-berlebihan/ 
"“"## awal kutipan 


keke 


Sering kita mendengar propaganda yang melarang umat Islam memuji Nabi Muhammad 
shallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan mereka yang tidak suka dengan amalan kita 
adalah, “Kita umat Islam tidak boleh mengkultuskan Rasulullah, tidak boleh memuji dan 
menyanjungnya secara berlebihan. Karena perbuatan itu merupakan bentuk kemusyrikan" 


Mereka berpendapat seperti itu karena melihat hadist hanya sekilas teks sehingga terjadi 
pemahaman yang salah tentang itu. Rasulullah bersabda: 


“Jangan memujiku secara berlebihan seperti kaum Nasrani yang memuji Isa putera Maryam. 
Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, maka ucapkanlah, “Hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR. 
Bukhari dan Ahmad). 


Dari ucapan itu kita memahami, kalau memuji Rasul itu menurut mereka adalah 
mengkultuskan atau mendewakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka 
menganggap memuji-muji beliau (yang menurut mereka berlebihan) adalah termasuk musyrik. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7060 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ini adalah tuduhan keji dan fitnah yang berat bagi para pecinta Nabi Muhammad sshallallahu 
alaihi wasallam. Orang-orang itu tidak mengetahui makna dan tujuan hadist, sehingga 
pemahamannya salah. 


Para ulama di dalam berbagai kitabnya telah menjelaskan makna hadist itu dengan gamblang. 
Dalam hadist tersebut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang umatnya 
untuk memujinya dalam bentuk apapun. 


Yang dilarang adalah pujian yang seperti dilakukan oleh Umat Nasrani kepada Nabi Isa bin 
Maryam, yaitu menjadikan beliau sebagai anak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan pujian 
berlebihan yang menjadikan musyrik, bukan pujian-pujian yang seperti biasa kita dengarkan 
dalam acara maulid Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 


Dan hadist di atas, juga tidak boleh dipotong seenaknya sehingga membuat maksud dan 
tujuan hadist itu salah. Karena jika kita memotong hadist itu dengan hanya berkata “Nabi 
bersabda: “Jangan puji aku secara berlebihan”, maka makna dan tujuan dari hadist itu menjadi 
kacau. Karena dari hadist itu sebenarnya yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam itu bukan pujiannya terhadap beliau, tetapi adalah menjadikan beliau sebagai “anak 
Tuhan”, seperti yang dilakukan oleh orang nasrani terhadap Nabi Isa as. 


Dan sejak larangan Nabi itu disampaikan hingga saat ini, tidak pernah ada seorangpun dari 
kalangan umat Islam yang memuji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melebihi batasannya 
sebagai manusia. 


Sehingga benarlah apa yang disampaikan Imam Bushiri di dalam syair Burdahnya: 


“Tinggalkan pengakuan orang Nasrani atas Nabi mereka... Pujilah beliau (shallallahu alaihi 
wasallam) sesukamu dengan sempurna... Sandarkanlah segala kemuliaan untuk dirinya... 
Dan nisbahkanlah sesukamu segala keagungan untuk kemuliaannya... Karena sesungguhnya 
kemuliaan Rasulullah tidak ada batasnya... Sehingga takkan ada lisan yang mampu 
mengungkapkan kemuliaannya itu..." 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa akan terus bermunculan orang- 
orang seperti Dzul Khuwaishirah dari bani Tamim An Najdi yakni orang-orang muda yang suka 
berdalil dengan Al @ur'an dan Hadits namun salah paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al @uran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni mereka yang membaca Al 
Gur'an dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata 
Al @ur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun bersabda: “Dari kelompok orang ini (orang-orang 
seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7061 


akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum “Ad.” (HR Muslim 1762) 


Kalimat yang artinya “mereka yang membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan” adalah kalimat majaz . “Tidak melewati kerongkongan” kiasan dari “tidak sampai 
ke hati” artinya mereka membaca Al Aur'an namun tidak menjadikan mereka berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Semakin banyak mengenal Allah (marrifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, 
maka semakin dekat hubungan dengan-Nya. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, 
seseorang yang berilmu menjadi sombong dan semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang 
ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah (karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah 
ta'ala semakin dekat sehingga meraih magom disisiNya. 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al G@uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Gur'an dan mereka 
menyangka bahwa Al @ur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


Kalimat yang artinya “Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” adalah kalimat 
majaz . “Tidak melewati batas kerongkongan" kiasan dari “tidak sampai ke hati” maknanya sholat 
mereka tidak sampai ke hati yakni sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar 
sehingga mereka semakin jauh dari Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar' (AS al Ankabut (29:45). 


Merugilah bagi siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sehingga 
termasuk orang-orang yang gagal beragama atau gagal mencapai tujuan hidup 


Tujuan beragama atau tujuan hidup adalah untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu Suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 
Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7062 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagi kaum muslim yang berhasil dalam beragama adalah kaum muslim yang dekat dengan Allah 
ta'ala sehingga bermakrifat, menyaksikanNya dengan hati (ain bashiroh) 


Muslim yang bermakrifat atau muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (351:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga dia dekat dengan Allah ta'ala 
karena berakhlakul karimah meneladani manusia yang paling mulia Sayyidina Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Muslim yang dekat dengan Allah ta'ala maka berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7063 


wasallam, para Nabi, para Shiddigin dan Syuhada 
Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”..Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49J:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011109/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?” mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7062 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. Murtad dikarenakan pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) yang disebut juga 
dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala adalah mereka keluar dari Islam atau murtad 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1762) 


Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi. 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang dengan kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala 
menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7065 ) 


dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (OS al-Ma'idah: (5J:77) 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Ciri-ciri lain dari orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi adalah 
1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 


4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
“Apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7066 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1947. Peringatan Maulid Nabi adalah kebiasaan yang baik 


Kaum Nasrani atau siapapun yang memperingati hari kelahiran seorang manusia tidaklah berdosa 
Kaum Nasrani berdosa karena menjadikan "Isa putera Maryam" sebagai anak Tuhan 
Peringatan Maulid Nabi adalah termasuk sebuah kebiasaan dan merupakan kebiasaan yang baik 


Perkara kebiasaan maupun kebiasaan yang sering dilakukan atau tradisi atau adat istiadat berlaku 
kaidah ushul figih 


“wal ashlu fi “aadaatinal ibaahati hatta yajii u sooriful ibahah” 


yang artinya “dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil 
yang memalingkan dari hukum asal atau sampai ada dalil yang melarang atau 
mengharamkannya". 


Peringatan Maulid Nabi adalah perkara baru (bid'ah) yang tidak terkait dengan dosa yakni perkara 
baru (bid'ah) yang tidak melanggar satupun laranganNya atau tidak bertentangan dengan Al 
Gur'an dan As Sunnah 


Peringatan Maulid Nabi dapat kita pergunakan untuk intropeksi diri sejauh mana kita telah 
meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bagi kehidupan kita hari ini maupun esok. 
Begitupula memperingati hari kelahiran diri sendiri dapat kita pergunakan untuk intropeksi diri 
sejauh mana kita mempersiapkan diri bagi kehidupan di akhirat kelak adalah bukan perkara dosa 
atau terlarang. 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Wal tandhur nafsun ma gaddamat li ghad “, “Perhatikan masa 
lampaumu untuk hari esokmu” (AS al Hasyr (59J : 18 


Kemungkinan terjadi kesalahan adalah cara kita mengisi peringatan Maulid Nabi atau cara kita 
mengisi peringatan hari kelahiran itu sendiri. 


Sedangkan peringatan Maulid Nabi yang umumnya dilakukan mayoritas kaum muslim (as-sawad 
al a'zham) dan khususnya kaum muslim di negara kita sebagaimana pula yang diselenggarakan 
oleh umaro (pemerintah) mengisi acara peringatan Maulid Nabi dengan urutan pembacaan Al 
Gur'an, pembacaan Sholawat dan pengajian atau ta'lim seputar kehidupan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam dan kaitannya dengan kehidupan masa kini 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
SEN IL Kb ayag SL AA dls Je al mama OS 0” 
“Sesungguhnya Allah tidak menghimpun ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama 


jama'ah. Barangsiapa yang menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 
2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham (mayoritas kaum muslim)“ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7067 ) 


Ibnu Mas'ud radhiallahuanhu mewasiatkan yang artinya: "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang 
menetapi al-hag walaupun engkau seorang diri” 


Maksudnya tetaplah mengikuti Al-Jamaah atau as-sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim) 
walaupun tinggal seorang diri di suatu tempat yang terpisah. Hindarilah firgoh atau sekte yakni 
orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang ulama yang telah keluar (kharaja) dari 
pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan”. 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi): “merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam". 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah, dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah 
salah satu bid'ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi 
wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al @asthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar”. 


Janganlah karena kebiasaan maulid Nabi telah ditinggalkan oleh orang Arab yang merupakan 
pengikut ajaran ulama Muhammad bin Wahhab lalu kita mengharamkan atau melaranga 
peringatan Maulid Nabi karena mengharamkan (melarang) sesuatu yang tidak diharamkan 
(dilarang) oleh Allah Azza wa Jalla sama dengan menyekutukan Allah. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” 
(AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits Gudsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7068 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at-Taubah (9J:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Jadi mereka yang melarang yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang tidak diharamkanNya 
atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya, telah bertasyabuh dengan kaum kafir yakni 
menjadikan ulama-ulama mereka “sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at-Taubah (91:31 ) 


Pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab atau sekte Wahabi lebih suka mengadakan 
“Pekan Memorial Muhammad bin Abdul Wahhab” untuk memperingati dan mengenang ulama 
panutan atau teladan bagi mereka sebagaimana yang dapat kita ketahui dari http:// 
kangaswad.wordpress.com/2011/02/28/antara-pekan-muhammad-bin-abdul-wahhab-dan-maulid- 
nabi/ 

Salah satu alasan perbedaannya sebagaimana yang disampaikan ulama Muhammad bin Shalih Al 
'Utsaimin rahimahullah bahwa “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab 
Rahimahullahu Ta'ala” tidak dianggap sebagai suatu bentuk tagarrub (mendekatkan diri) kepada 
Allah Azza Wa Jalla". 


Dengan kata lain “Pekan Memorial Muhammad bin Abdil Wahhab” adalah perbuatan menjauhkan 
diri dari Allah Azza Wa Jalla 


Mereka dengan sengaja melakukan perbuatan menjauhkan diri dari Allah Azza Wa Jalla untuk 
menghindari bid'ah menurut pemahaman mereka seperti 


Ibnu Taimiyyah mengatakan “Setiap bid'ah yang tidak ada kewajiban dan sunahnya, maka itu 
adalah bid'ah yang jelek, dan itu adalah sesat menurut kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa 
yang mengatakan bahwa pada sebagian bid'ah ada bid'ah hasanah. Maka, jika dalam hal itu 
terdapat dalil syar'i, maka itu adalah disukai. Adapun apa-apa yang tidak ada sunahnya atau 
kewajibannya, maka tidak ada satu pun kaum muslimin yang mengatakan itu adalah kebaikan 
yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada 
Allah Ta'ala dengan kebaikan yang tidak diperintahkan, baik perkara wajib atau sunah, maka dia 
sesat dan telah mengikuti syetan, dan jalannya adalah jalan syetan” (Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah, Majmu' Fatawa, 1/40. Mawgi' Al Islam) 


Jadi menurut mereka, bid'ah adalah perbuatan yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah 
Ta'ala dengan kebaikan yang tidak diperintahkan, baik perkara wajib atau sunah, maka dia sesat 
dan telah mengikuti syetan, dan jalannya adalah jalan syetan. 


Padahal perbuatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah ta'ala adalah perbuatan mengikuti 
jalan syetan yakni perbuatan yang memperturutkan hawa nafsu sehingga menyalahi laranganNya 
atau perbuatan yang bertentangan dengan Al Gur'an dan Hadits 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7069 ) 


“..Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah..” (AS Shaad (38/:26) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Sedangkan kebiasaan peringatan Maulid Nabi adalah termasuk sarana untuk mendekatkan diri 
kepada Allah ta'ala sehingga dapat mencapai muslim yang bermakrifat atau muslim yang 
menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) yakni muslim yang selalu meyakini 
kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)” 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


OL 2... 2 0 0 2 90 -. 0 0. . Oo. LB 2.90 30 0,2 Ig 9. 
Aolis OT) JB Get gal 2 elus 5 Ulat Aa 38 Gak Uk Tea al yi SG al Wa 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (351:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7070 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga dia dekat dengan Allah ta'ala 
karena berakhlakul karimah meneladani manusia yang paling mulia Sayyidina Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Muslim yang dekat dengan Allah ta'ala maka berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, para Nabi, para Shiddigin dan Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (@S Al Hujuraat (49:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7071 


tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. Murtad dikarenakan pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) yang disebut juga 
dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala adalah mereka keluar dari Islam atau murtad 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1762) 


Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi. 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (2):101-102) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7072 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang dengan kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala 
menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (AS al-Ma'idah: (51:77) 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa akan terus bermunculan orang- 
orang seperti Dzul Khuwaishirah dari bani Tamim An Najdi yakni orang-orang muda yang suka 
berdalil dengan Al @ur'an dan Hadits namun salah paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni mereka yang membaca Al 
Aur an dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata 
Al @ur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun bersabda: “Dari kelompok orang ini (orang-orang 
seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad.” (HR Muslim 1762) 


Kalimat yang artinya “mereka yang membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan” adalah kalimat majaz . “Tidak melewati kerongkongan" kiasan dari “tidak sampai 
ke hati” artinya mereka membaca Al @ur'an namun tidak menjadikan mereka berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Semakin banyak mengenal Allah (marifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, 
maka semakin dekat hubungan dengan-Nya. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, 
seseorang yang berilmu menjadi sombong dan semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7073 ) 


ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah (karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah 
ta'ala semakin dekat sehingga meraih magom disisiNya. 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al Guran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


Kalimat yang artinya “Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” adalah kalimat 
majaz . “Tidak melewati batas kerongkongan" kiasan dari “tidak sampai ke hati” maknanya sholat 
mereka tidak sampai ke hati yakni sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar 
sehingga mereka semakin jauh dari Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar” (AS al Ankabut (291:45). 


Merugilah bagi siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sehingga 
termasuk orang-orang yang gagal beragama atau gagal mencapai tujuan hidup sebagaimana 
yang telah disampaikan pada awal tulisan di atas 


Ciri-ciri lain dari orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi adalah 
1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 


4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
“Apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(707a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1948. Tahlilan atau sedekah tahlil 


Seperti apa macam dan bentuk shodagoh itu, Islam tidak menentukan, bahwa Rasulullah pernah 
berkata, 


aa Jp (pakai 
Shodagohlah kamu, meskipun hanya berupa sebutir kurma. (HR. Al Bukhori). 


Hadits ini menunujukkan bahwa shodagoh itu, berupa apa saja dan berapa saja jumlahnya, 
Rasulullah tidak menentukan. 


Perkara kebiasaan maupun kebiasaan yang sering dilakukan atau tradisi atau adat istiadat berlaku 
kaidah ushul figih 


“wal ashlu fi “aadaatinal ibaahati hatta yajii u sooriful ibahah” 


yang artinya “dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil 
yang memalingkan dari hukum asal atau sampai ada dalil yang melarang atau 
mengharamkannya". 


Contohnya 


1. Membiasakan bersededekah untuk anak yatim setiap hari Jum'at sebelum sholat jum'at adalah 
kebiasaan yang baik karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. 


2. Membiasakan puasa sunah melebihi tiga hari dalam sebulan sebagaimana jumlah hari yang 
dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan yang baik karena 
memang tidak ada dalil yang melarangnya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan tidak membuat sesuatu larangan yang 
tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak melarang para Sahabat berpuasa sunnah 
setiap bulan hijriah melebihi apa yang telah beliau contohkan hanya 3 hari karena Allah Azza wa 
Jalla memang tidak melarangnya 


Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Syahin Al Washithiy telah menceritakan kepada kami 
Khalid bin “Abdullah dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu @alabah berkata, telah mengabarkan kepada 
saya Abu Al Malih berkata: Aku dan bapakku datang menemui “Abdullah bin “Amru lalu dia 
menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dikabarkan tentang 
shaumku lalu Beliau menemuiku. Maka aku berikan kepada Beliau bantal terbuat dari kulit yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7075 ) 


disamak yang isinya dari rerumputan, lalu Beliau duduk diatas tanah sehingga bantal tersebut 
berada di tengah antara aku dan Beliau, lalu Beliau berkata: Bukankah cukup bagimu bila kamu 
berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulannya? “Abdullah bin “Amru berkata: Aku katakan: 
Wahai Rasulullah? (bermaksud minta tambahan) . Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Lima hari. 
Aku katakan lagi: Wahai Rasulullah? Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Tujuh hari. Aku katakan 
lagi: Wahai Rasulullah? Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Sembilan hari. Aku katakan lagi: 
Wahai Rasulullah? Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Sebelas hari. Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: Tidak ada shaum melebihi shaumnya Nabi Daud Aalaihissalam yang 
merupakan separuh shaum dahar, dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. (HR Bukhari 1844). 


3. Membiasakan membaca surah Yasin setiap malam Jum'at adalah kebiasaan yang baik karena 
memang tidak ada dalil yang melarangnya 


Walaupun sebenarnya kebiasaan membaca surah Yasin setiap malam Jum'at atau kebiasaan 
membaca surah Ar Rahmaan, Al Mulk , Wagiaah setiap malam Senin dan malam Kamis adalah 
kebiasaan yang dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam namun mereka hanya 
mempercayai hadits-hadits yang sudah terbukukan saja. Padahal jumlah hadits yang telah 
terbukukan hanya sebagian kecil saja dari jumlah hadits yang telah dihafal oleh para penghafal 
hadits dan disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh. 


Begitupula mereka mengingkari atau membuang sama sekali hadits-hadits dhoif dalam perkara 
kebiasaan atau bahkan mendhoifkan hadits-hadits yang sebenarnya tidak dhoif. Para ulama yang 
sholeh meninggalkan hadits-hadits dhoif hanya untuk perkara syariat. 


Mereka lebih percaya ketika sebuah hadits telah dicap “dishahihkan oleh Al Albani", padahal 
ulama Al Albani tidak termasuk ulama yang meriwayatkan hadits atau membawa hadits dari lisan 
ke lisan para ulama yang sholeh yang tersambung kepada lisannya para perawi hadits. Ulama Al 
Albani termasuk ulama yang membaca hadits dibalik perpustakaan berdasarkan pemahamannya 
atau ijtihadnya sendiri. Siapa yang dapat menjamin upaya pemahamannya (ijtihad) tidak keliru ? 
Terlebih lagi beliau tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Pada hakikatnya kita dapat bertanya tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh 
Rasululullah shallallahu alaihi wasallam kepada para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, 
keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena mereka melakukan kebiasan- 
kebiasan yang baik berdasarkan pengajaran dalam bentuk praktek yang mereka terima dari orang 
tua dan dari orang tua dari orang tua mereka sehingga tersambung dengan apa yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Hal yang perlu kita ingat adalah segala kebiasaan yang tidak menyalahi satupun laranganNya atau 

tidak bertentangan dengan Al Guran dan As Sunnah adalah termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah 

yang terpuji dan bernilai pahala. 

Berikut pendapat Imam Syafi'i ra 

Ily ya Oa ant Lag Al RAN Ga NA Yf Lot JI Ai Ula Gde al Uban AI nh aldi JG 
(ESL 2 313 Al) Aeilny— 3 mali AI Gi WS ja eh 

Artinya : Imam Syafi'i ra berkata -Segala hal (kebiasaan) yang baru (tidak terdapat di masa 

Rasulullah) dan menyalahi (bertentangan) dengan pedoman Al-@uran, Al-Hadits, Ijma' (sepakat 

Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala 


kebiasaan yang baik (kebaikan) yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan tidak menyelahi 
(bertentangan) dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji (bid'ah mahmudah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7076 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah lanathuth-Thalibin —Juz 1 hal. 313) 


Walau bagaimanapun anjuran sedekah untuk yang telah wafat telah dicatat pada kitab-kitab para 
ulama terdahulu. 


Dari kitab “Al-Hawi lil Fatawi” karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi jilid 2 halaman 178 
sebagai berikut: 


JB Ola 3 ML Wa BJB pemalilI Gr a Udan 2 Ad aj LS 3 dan AI ny Jan op ai (UNI JB 


sat Wae HAN pai JP BU JB, UNI SS pit Lyanbes OTO yemtng N SG Lai Hy IS Ogiti Hall Ol 2gb JU 
OP Hyaglb JB IJB Ular Pam lakon Gombal oya la lite al Uladan Jian ot AA og AL Aa to BIL up 
PLS LA pnei2 | yambas OTO petang PS La eny Osis Hj 

Artinya: 
“Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal ra di dalam kitabnya yang menerangkan tentang kitab 
zuhud: Telah menceritakan kepadaku Hasyim bin @asim sambil berkata: Telah menceritakan 
kepadaku al-Asyja'i dari Sufyan sambil berkata: TelaH berkata Imam Thawus (ulama besar zaman 
Tabi'in, wafat kira-kira tahun 110 H / 729 M): Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan 
mendapat ujian dari Allah dalam kuburan mereka selama 7 hari. Maka, disunnahkan bagi mereka 


yang masih hidup mengadakan jamuan makan (sedekah) untuk orang-orang yang sudah 
meninggal selama hari-hari tersebut. 


Telah berkata al-Hafiz Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Jannah: Telah menceritakan kepadaku Abu 
Bakar bin Malik, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, telah 
menceritakan kepadaku Ubay, telah menceritakan kepadaku Hasyim bin al-Gasim, telah 
menceritakan kepadaku al-Asyja'i dari Sufyan sambil berkata: Telah berkata Imam Thawus: 
Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah dalam kuburan 
mereka selama 7 hari. Maka, disunnahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan 
makan (sedekah) untuk orang-orang yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut.” 


Selain itu, di dalam kitab yang sama jilid 2 halaman 194 diterangkan sebagai berikut: 
Lil: Lagdal A3 OVJ EbI A3 ep II d UI MUG Anal 4 A5 OYI JI peiemalki Gaia Abi dam lab YI Aa OI 
JS all Il Hu os 
cArtinya: 
“Sesungguhnya, kesunnahan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan 
perbuatan yang tetap berlaku sampai sekarang (yaitu masa Imam Suyuthi abad ke-9 H) di Mekkah 
dan Madinah. Yang jelas kebiasaan tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat 


sampai sekarang, dan tradisi tersebut diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama, yaitu 
sahabat. 


Sumber: www.fb.com/photo.php? 
fbid-203798782998090&set-a.203798676331434.52004.100001039095629 


Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadits kenamaan mengatakan bahwa beliau mendapatkan 
riwayat dari Hasyim bin al-Gasim, yang mana beliau meriwayatkan dari Al-Asyja'i, yang beliau 
sendiri mendengar dari Sofyan, bahwa Imam Thawus bin Kaisan radliyallahu “anhu pernah berkata 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7077 ) 


PUN SL ppi penbas OTO penata NIS Clay may yd 3 Ogah Sol Ol 


“Sesungguhnya orang mati difitnah (diuji dengan pertanyaan malaikat) didalam guburnya selama 7 
hari, dan “mereka” menganjurkan (mensunnahkan) agar memberikan makan (pahalanya) untuk 
yang meninggal selama 7 hari tersebut”. 


Riwayat ini sebutkan oleh Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal didalam az-Zuhd (1J. Imam Abu Nu'aim 
al-Ashbahani (w. 430 H) juga menyebutkannya didalam Hilyatul Auliya' wa Thabagatul Ashfiyah.(2| 
Sedangkan Thawus bin Kaisan al-Haulani al-Yamani adalah seorang tabi'in (w. 106 H) ahli zuhud, 
salah satu Imam yang paling luas keilmuannya. (3 Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974) dalam al-Fatawa 
al-Fighiyyah al-Kubraa dan Imam al-Hafidz as-Suyuthi (w. 911 H) dalam al-Hawil lil-Fatawi 
mengatakan bahwa dalam riwayat diatas mengandung pengertian bahwa kaum Muslimin telah 
melakukannya pada masa Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengetahui dan tagrir terhadap 
perkara tersebut. Dikatakan (gil) juga bahwa para sahabat melakukannya namun tidak sampai 
kepada Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam. Atas hal ini kemudian dikatakan bahwa khabar ini 
berasal dari seluruh sahabat maka jadilah itu sebagai Ijma', dikatakan (gil) hanya sebagian 
shahabat saja, dan masyhur dimasa mereka tanpa ada yang mengingkarinya. (41 


Ini merupakan anjuran (kesunnahan) untuk mengasihi (merahmati) mayyit yang baru meninggal 
selama dalam ujian didalam kuburnya dengan cara melakukan kenduri shadagah makan selama 7 
hari yang pahalanya untuk mayyit. Kegiatan ini telah dilakukan oleh para sahabat, difatwakan oleh 
mereka. Sedangkan ulama telah berijma' bahwa pahala hal semacam itu sampai dan bermanfaat 
bagi mayyit.(5) Kegiatan semacam ini juga berlangsung pada masa berikutnya, sebagaimana yang 
dikatakan oleh al-Imam al-Hafidz as-Suyuthiy : 


“Sesungguhnya sunnah memberikan makan selama 7 hari, telah sampai kepadaku (al-Hafidz) 
bahwa sesungguhnya amalan ini berkelanjutan dilakukan sampai sekarang (masa al-Hafidz) di 
Makkah dan Madinah. Maka secara dhahir, amalan ini tidak pernah di tinggalkan sejak masa para 
shahabat Nabi hingga masa kini (masa al-Hafidz as-Suyuthi), dan sesungguhnya generasi yang 
datang kemudian telah mengambil amalan ini dari pada salafush shaleh hingga generasai awal 
Islam. Dan didalam kitab-kitab tarikh ketika menuturkan tentang para Imam, mereka mengatakan 
“manusia (umat Islam) menegakkan amalan diatas kuburnya selama 7 hari dengan membaca al- 
Auran'. (BJ 

Shadagah seperti yang dilakukan diatas berlandaskan hadits Nabi yang banyak disebutkan dalam 
berbagai riwayat. (7) Lebih jauh lagi dalam hadits mauguf dari Sayyidina Umar bin Khaththab, 
disebutkan dalam al-Mathalib al-'“Aliyah (5/328) lil-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani (w. 852) 
sebagai berikut : 


et JB ad HI GP eyamdl P Aaj Opa IE GP Hakan Op PLN Ui Dg yi Aaja Ui aa 3 ai JG 
Ab ti an) jas ab sr Aji Jay La Gaga DB ai Ana Jr YI SJ ya dai Jera Y dk es NI 5) 
gel Oem Kun Tapa Ab da ilor 2 jul ca hy) Lala Lela Naa dat of A3 UN ul as af aa 3S "3 kaan 
Eat AI pl Of Gilang Call LAI Gal Ugal Lo Jls ate Ai Ud) lali Aa Gp yok! elbmd Ah oa (SAI O pl) Las 

an AI go) as lu Guan 

“Ahmad bin Mani berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan 
kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Ali bin Zayd, dari al-Hasan, dari al-Ahnaf bin Gays, ia 


berkata : aku pernah mendengar “Umar radliyallahu “anh mengatakan, seseorang dari Guraisy 
tidak akan masuk pada sebuah pintu kecuali seseorang masuk menyertainya, maka aku tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7073 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengerti apa yang maksud perkataannya sampai “Umar radliyallahu “anh di tikam, maka beliau 
memerintahkan Shuhaib radliyallahu “anh agar shalat bersama manusia selama tiga hari, dan juga 
memerintahkan agar membuatkan makanan untuk manusia. Setelah mereka kembali (pulang) dari 
mengantar jenazah, dan sungguh makanan telah dihidangkan, maka manusia tidak mau 
memakannya karena sedih mereka pada saat itu, maka sayyidina "Abbas bin Abdul Muththalib 
radliyallahu “anh datang, kemudian berkata : wahai.. manusia sungguh telah wafat .. (al-hadits), 


(1) Lihat : Syarah ash-Shudur bisyarhi Hal al-Mautaa wal @ubur : Syarah a-Suyuthi 'alaa Shahih 
Muslim, Hasyiyah as-Suyuthi 'alaa Sunan an-Nasaa'i dan al-Hafi lil-Fatawi lil-Imam al-Hafidz 
Jalaluddin as-Suyuthi : Lawami' al-Anwar al-Bahiyyah (2/9) li-Imam Syamsuddin Muhammad as- 
Safarainy al-Hanbali (w. 1188 H) : Sairus Salafush Shalihin (1/827) lil-lImam Isma'il bin Muhammad 
al-Ashbahani (w. 535 H) : Imam al-Hafidz Hajar al-Asgalani (w. 852 H) didalam al-Mathalibul 
“Aliyah (834). 

I2| Lihat : Hilyatul Auliya' wa Thabagatul Ashfiyaa' li-lImam Abu Nu'aim al-Ashbahaniy : 
“menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Malik, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal, menceritakan kepada kami ayahku (Ahmad bin Hanbal), menceritakan kepada kami 
Hisyam bin al-@Gasim, menceritakan kepada kami al-Asyja'iy, dari Sufyan, ia berkata : Thawus 
telah berkata : “sesungguhnya orang mati di fitnah (diuji oleh malaikat) didalam kuburnya selama 7 
hari, maka “mereka' menganjurkan untuk melakukan kenduri shadagah makan yang pahalanya 
untuk mayyit selama 7 hari tersebut”. 


(3) Lihat : al-Wafi bil Wafiyaat (16/236) lil-Imam ash-Shafadi (w. 764 H), disebutkan bahwa 'Amru 
bin Dinar berkata : “aku tidak pernah melihat yang seperti Thawus”. Dalam at-Thabagat al-Kubra 
li-lbni Sa'ad (w. 230 H), Gays bin Sa'ad berkata : “Thawus bagi kami seperti Ibnu Siirin (sahabat) 
bagi kalian”. 

(4) Lihat : al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra (2/30-31) lil-Imam Syihabuddin Syaikhul Islam Ibnu 
Hajar al-Haitami : al-Hawi al-Fatawi (2/169) lil-Imam al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthiy. 

(p| Lihat : Syarah Shahih Muslim (3/444) li-Syaikhil Islam Muhyiddin an-Nawawi asy-Syafi'. 

(6J Lihat : al-Hawi al-Fatawi (2/179) lil-Imam al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi. 


Sumber: http://www.sarkub.com/2011/anjuran-untuk-tahlilan-7-hari-berturut-turut/ 
Tahlilan atau sedekah tahlil adalah sedekah atas nama ahli kubur yang diselenggarakan oleh 
keluarga ahli kubur sedangkan peserta tahlilan bersedekah diniatkan untuk ahli kubur dengan 
tasbih, takbir, tahmid, tahlil, pembacaan surah Yasiin, Al Fatihah, dzikir dan doa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa kita boleh bersedekah atas 
nama orang yang telah meninggal dunia 

Ola alat Ii il JG Uh Oi ind 2) Kate aa ta Le ia ya ella ye LIL eka JB Jen Ga 

is Talas ni JB Lee Bika eta Sa Ja Lead Gl A 

Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Hisyam bin 
'Urwah dari bapaknya dari “Aisyah radliallahu “anha bahwa ada seorang laki-laki yang berkata 
kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam: Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara 
mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadagah. Apakah 
aku boleh bershadagah atas namanya? Beliau menjawab: Ya bershodagolah atasnya. (HR Muslim 
2554) 


Contoh sedekah oleh bukan keluarga 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7079 ) 


Pernah dicontohkan bebasnya utang mayyit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan 
keluarga. Ini berdasarkan hadits Abu @otadah dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang 
seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya Nabi bersabda: “Sekarang 
engkau telah mendinginkan kulitnya” (HR Ahmad) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa sedekah tidak selalu dalam 
bentuk harta 


OP JAS og Ia LP Ka ad Jar JA Ha Dg Kek EA ga Ae 2 Kab op Ai aa Gas 
dit Doa al AAN GA lo Ih Jaa yA seh Ia Ai DO ul BU ua dos pm 
C3 Adit Jade 36 ad If J8 la Ji Oil PA US Orapn ja US Oolatom Urat dal a53 
Pe anak 5 men Pein Yan Ri au YOU oa 
Sno 


Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adl Dluba'i Telah 
menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula 
Abu Uyainah, dari Yahya bin Ugail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar 
bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu “alaihi wasallam bertanya kepada beliau, 
Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat 
seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka 
beliau pun bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk 
bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap 
kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar 
adalah sedekah (HR Muslim 1674) 


Imam Syafi'i ra , ulama yang telah diakui oleh jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Ulama yang paling baik dalam memahami Al 
@uran dan As Sunnah dan Beliau masih bertemu dengan para perawi hadits atau Salafush 
Sholeh, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi 

La DS die OT Nyata Op CON Aya be okae Tip Ol ndagg tel Mam laa JG 


“Imam asy-Syafi'i rahimahullah berkata : "disunnahkan agar membaca sesuatu dari al-Guran disisi 
guburnya, dan apabila mereka mengkhatamkan al-Guran disisi guburnya maka itu 
bagus” (Riyadlush Shalihin (1/295J lil-Imam an-Nawawi : Dalilul Falihin (6/426| li-lmam Ibnu “Allan : 
al-Hawi al-Kabir fiy Figh Madzhab asy-Syafi'i (Syarah Mukhtashar Muzanni) (8/26J lil-Imam al- 
Mawardi dan lainnya. 


canad 2g HE Me SB Pj 3 Hilal JB 
Imam Syafi'i mengatakan “aku menyukai sendainya dibacakan al-@uran disamping gubur dan 


dibacakan do'a untuk mayyit" ( Marrifatus Sunani wal Atsar (7743| li-Imam al-Muhaddits al- 
Baihagi.) 


Begitupula Imam Ahmad semula mengingkarinya karena atsar tentang hal itu tidak sampai 
kepadanya namun kemudian Imam Ahmad ruju' 


AAS yi Gor Wake JB yng Ca Gali al Uiilon JG BSN Alatas al Wale JB eigadl II odiag LP Am BU JU 
Pap dd JB dad 3S AI et PI AS oa ebi JS ap pan Cadaan JUS pil Ain Bel 0 ora 3 lu JU 
Leiiloy Bika any Jl Gara dan UAN Pa CL Ud aing  Jigany dian da Al pg IP) SR 3 Oa aU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7080 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sen alay on BAY JIE SA ad ata oo Sia la ARE Ang SSL JG, EMS Kentang jas sd cal Up 
Bela Of Ida add JUS pil das TA ab Jer3 ya 33 ya PA Lala Bjleor Ie aa pa Lisan JB elo OS sladul 
mai JB Ui din eS JB AA JL Japan? oya peta CI Sepi La ang UT Hal op Kab JB Lori Lali Aap pil Jus 
PS oma JB) Upin) 3 AJI KAM ob das Ia Of io BI Gn al da oo AI or GI AS Gp all dil JB 
ol Uji Jord ai J3 JB bh ee 


al-Hafidh (Ibnu Hajar) berkata setelah mentakhrijnya dengan sanadnya kepada al-Baihagi, ia 
berkata : telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz, ia berkata telah menceritakan 
kepada kami Abul “Abbas bin Ya'gub, ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-'Abbas bin 
Muhammad, ia berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Mu'in tentang pembacaan al-Guran 
disamping gubur, maka ia berkata : telah menceritakan kepadaku Mubasysyir bin Isma'il al-Halabi 
dari “Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari ayahnya, ia berkata kepada putranya, apabila aku telah 
wafat, letakkanlah aku didalam kuburku, dan katakanlah oleh kalian “Bismillah wa 'alaa Sunnati 
Rasulillah”, kemudian gusurkan tanah diatasku dengan perlahan, selanjutnya bacalah oleh kalian 
disini kepalaku awal surah al-Bagarah dan mengkhatamkannya, karena sesungguhnya aku 
melihat Ibnu “Umar menganjurkan hal itu. Kemudian al-Hafidh (Ibnu Hajar) berkata setelah 
mentakhrijnya, hadits ini mauguf yang hasan, Abu Bakar al-Khallal telah mentakhrijnya dan ia juga 
mentakhrijnya dari Abu Musa al-Haddad sedangkan ia orang yang sangat jujur. Ia berkata : kami 
shalat jenazah bersama bersama Ahmad, maka tatkala telah selesai pemakamannya duduklah 
seorang laki-laki buta yang membaca al-Guran disamping gubur, maka Ahmad berkata 
kepadanya : “hei apa ini, sungguh membaca al-Guran disamping gubur adalah bid'ah”. Maka 
tatkala kami telah keluar, berkata Ibnu @udamah kepada Ahmad : “wahai Abu Abdillah, apa 
komentarmu tentang Mubasysyir bin Isma'il ? “, Ahmad berkata : tsigah, Ibnu Gudamah berkata : 
engkau menulis sesuatu darinya ?”, Ahmad berkata : Iya. Ibnu @udamah berkata : sesungguhnya 
ia telah menceritakan kepadaku dari Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari ayahnya, ia berpesan apabila 
dimakamkan agar dibacakan pembukaan al-Bagarah dan mengkhatamkannya disamping 
kuburnya, dan ia berkata : aku mendengar Ibnu “Umar berwasiat dengan hal itu, Maka Ahmad 
berkata kepada laki-laki itu “Tanjutkanlah bacaaanmu”. 


Abdul Hag berkata : telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin “Umar —radliyallahu “anhumaa- 
memerintahkan agar dibacakan surah al-Bagarah disisi guburnya dan diantara yang meriwayatkan 
demikian adalah al-Mu'alla bin Abdurrahman 


Tahlilan atau sedekah tahlil hukum asalnya adalah boleh, menjadi makruh jika keluarga ahli 
kubur merasa terbebani atau meratapi kematian, menjadi haram jika dibiayai dari harta yang 
terlarang (haram), atau dari harta mayyit yang memiliki tanggungan / hutang atau dari harta yang 
bisa menimbulkan bahaya atasnya. 


Tahlilan disyiarkan oleh para Wali Songo, Wali Allah generasi ke sembilan dan kebetulan 
berjumlah sembilan orang. Salah seorang Wali Songo, Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal 
Sunan Gunung Jati adalah Wali Allah keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Dalam tradisi lama, bila ada orang meninggal, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di 
rumah duka. Mereka bukannya mendoakan mayit tetapi begadang dengan bermain judi atau 
mabuk-mabukan atau ke-riang-an lainnya. 


Wali Songo mengajarkan nilai-nilai Islam secara luwes dan tidak secara frontal menentang tradisi 
Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun membiarkan tradisi itu berjalan, hanya 
saja isinya diganti dengan nilai Islam. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7081 ) 


Wali Songo tidak serta merta membubarkan tradisi tersebut, tetapi masyarakat dibiarkan tetap 
berkumpul namun acaranya diganti dengan mendoakan pada mayit. Jadi istilah tahlil seperti 
pengertian sekarang tidak dikenal sebelum Wali Songo. 


Disini tahlil muncul sebagai terobosan cerdik dan solutif dalam merubah kebiasaan negatif 
masyarakat, solusi seperti ini pula yang disebut sebagai kematangan sosial dan kedewasaan 
intelektual sang da'i yaitu Walisongo. 


Kematangan sosial dan kedewasaan intelektual yang benar-benar mampu menangkap teladan 
Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perubahan sosial bangsa Arab 
jahiliyah. Dinamika pewahyuan Al-Guran pun sudah cukup memberikan pembelajaran bahwa 
melakukan transformasi sosial sama sekali bukan pekerjaan mudah, bukan pula proses yang bisa 
dilakukan secara instant. 


Jadi acara kumpul di rumah ahli waris diisi dengan amal kebaikan berupa pembacaan untaian doa, 
dzikir, pembacaan surat Yasiin dan tahlil. 


Kalau sekarang di Arab Saudi mereka telah meninggalkan sedekah tahlil (tahlilan) namun mereka 
diduga masih melakukan acara “berkumpul di rumah duka” yang diisi dengan sekedar “obrolan- 
obrolan” yang menurut mereka untuk “menghibur” keluarga ahli kubur. Wallahu a'lam 


Janganlah karena kebiasaan sedekah tahlil (tahlilan) ditinggalkan oleh orang Arab Saudi lalu kita 
mengharamkan tahlilan karena mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Azza 
wa Jalla sama dengan menyekutukan Allah. 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf: 32-33) 


Dalam hadits @udsi , Rasulullah bersabda: “Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang 
lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan 
mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada 
mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku 
tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Jadi mereka yang melarang yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang tidak diharamkanNya 
atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya, telah bertasyabuh dengan kaum kafir yakni 
menjadikan ulama-ulama mereka “sebagai tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7032 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dapat juga kita temukan mereka yang melarang tahlilan dengan mengutip perkataan Imam Asy 
Syafi'i seperti dalam Al Umm (1/318) "Aku benci al ma'tam yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli 
mayit meskipun tidak ada tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui 
kesedihan.” 


Makna sebenarnya ma'tam adalah perkumpulan ratapan dan tangisan. Orang orang Jahiliyah jika 
ada yang mati di keluarga mereka maka mereka membayar para “penangis” untuk meratap 
dirumah mereka, semacam adat istiadat mereka seperti itu, memang sudah ada orangnya yang 
bertugas dan dibayar. Perkumpulan ratapan dan tangisan yang tidak disukai oleh Imam Syafii, dan 
tentunya Imam Syafii mengetahui bahwa hal itu buruk dan dimasa beliau masih ada sisa sisanya 
yaitu tidak meratap dan menjerit-menjerit, tapi disebut perkumpulan duka, namun beliau tak 
menjatuhkan hukum haram, akan tetapi makruh, karena ma'tam yang ada dimasa beliau sudah 
jauh berbeda dengan ma'tam yang dimasa Jahiliyah, karena jika ma'tam yang dimasa jahiliyah 
sudah jelas jelas haram, dan beliau melihat dimasa beliau masih ada sisa sisa perkumpulan 
tangisan dirumah duka, maka beliau memakruhkannya 


Hal yang harus kita ingat bahwa kalimat “benci/membenci” pada lafadh para muhadditsin yang 
dimaksud adalah “Kariha/yakrahu/Karhan” yang berarti Makruh. 


Makruh mempunyai dua makna, yaitu :makna bahasa dan makna syariah. 


Makna makruh secara bahasa adalah benci, makna makruh dalam syariah adalah hal hal yang 
jika dikerjakan tidak mendapat dosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. 


Dalam istilah para ahli hadits jika bicara tentang suatu hukum, maka tak ada istilah kalimat benci, 
senang, ngga suka, hal itu tak ada dalam fatwa hukum, namun yang ada adalah keputusan 
hukum, yaitu haram, makruh, mubah, sunnah, wajib 


Jika ada fatwa para Imam dalam hukum, tidak ada istilah benci/suka, tapi hukumlah yang 
disampaikan, maka jelas sudah makna ucapan imam syafi'i itu adalah hukumnya, yaitu makruh, 
bukan haram 


Jika mereka menetapkan hukum pastilah diikuti dengan dalil dari Al-@uran maupun Hadits. 


Ke-makruh-an timbul jika ahli waris dapat menimbulkan suasana hati yang disebut oleh Imam Asy 
Syafi'i sebagai “memperbaharui kesedihan” atau kemungkinan timbul suasana hati yang tidak 
ikhlas akan ketetapan Allah Azza wa Jalla terhadap ahli kubur. 


Bukankah Imam Syafi'i -rahimahullah berpendapat bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada si 
mayyit ? 


Latar belakang Al Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan bahwa bacaan Al @ur'an tidak sampai 
kepada yang wafat, karena orang-orang kaya yang di masa itu jauh hari sebelum mereka wafat, 
mereka akan membayar orang-orang agar jika ia telah wafat mereka menghatamkan Al Guran 
berkali-kali dan pahalanya untuknya, maka Al Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan bahwa 
pahala bacaan Al Guran tidak bisa sampai kepada yang wafat. 


Syarat sampai pahala bacaan tergantung niat (hati) jika niat tidak lurus seperti niat “jual-beli” maka 
pahala bacaan tidak akan sampai. Dituntut keikhlasan bagi setiap yang bersedekah baik dalam 
bentuk harta maupun dalam bentuk bacaan Al Gur'an. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Allah tidak memandang rupa dan harta kamu 
tetapi Dia memandang hati dan amalan kamu.” (HR Muslim 4651). 


Al Imam Syafi'i -rahimahullah mensyaratkan sampai pahala bacaan jika memenuhi salah satu dari 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7083 ) 


syarat-syarat berikut 

1. Pembacaan dihadapan mayyit (hadlirnya mayyit), 

2. Pembacanya meniatkan pahala bacaannya untuk mayyit 
3. Pembacanya mendo'akannya untuk mayyit 


Hal yang perlu kita ingat selalu adalah yang dapat memahami dan menjelaskan perkataan Imam 
Mazhab yang empat adalah pengikut Imam Mazhab yang empat bukan pengikut ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut ulama Ibnu Taimiyyah ataupun pengikut ulama Al Albani 
dan lain-lainnya 


Pengikut Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh yang memiliki 
ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang empat atau para ulama 
yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat 


Imam An Nawawi adalah ulama Syafi'iyah yang paling memahami perkataan Imam As Syafi'i dan 
ulama-ulama madzhabnya sebagaimana disebut dalam Al Awaid Ad Diniyah (hal. 55). Sehingga, 
jika ada seseorang menukil pendapat ulama As Syafi'iyah dengan kesimpulan berbeda dengan 
pendapat Imam An Nawawi tentang ulama itu maka pendapat itu tidak dipakai. Lebih-lebih yang 
menyatakan adalah pihak yang tidak memiliki ilmu riwayah dan dirayah dalam madzhab As Syafii. 


Hal ini dijelaskan contohnya oleh “Ulama Syafi'iyah lainnya seperti Syaikhul Islam al-Imam 
Zakariyya al-Anshari dalam dalam Fathul Wahab : 


33 Jas Lalowol yan JB) Ka II Usly Jaa Y ih ASLI ia ya yA eka C3 3 Said! Jd 3s Ui 
ba Ie Iya UAN pita ya AJB Lag LapEy Bel) pyng BDS ya Colak san Ily Aa) Juan dil Jl elalal ya Olela 
ISP OTS Ujang Of Sella YU pe Ale Jo SAI Sedl JB Ie gan dye hd el Sl ada can IR YAI 
PIN TE BUS Ay MIS ena Aa La abi Ag Aaa3 


“Adapun pembacaan al-Guran, Imam an-Nawawi mengatakan didalam Syarh Muslim, yakni 
masyhur dari madzhab asy-Syafi'i bahwa pahala bacaan al-@uran tidak sampai kepada mayyit, 
sedangkan sebagian ashhab kami menyatakan sampai, dan kelompok-kelompok “ulama 
berpendapat bahwa sampainya pahala seluruh ibadah kepada mayyit seperti shalat, puasa, 
pembacaan al-Guran dan yang lainnya. Dan apa yang dikatakan sebagai gaul masyhur dibawa 
atas pengertian apabila pembacaannya tidak di hadapan mayyit, tidak meniatkan pahala 
bacaannya untuknya atau meniatkannya, dan tidak mendo'akannya bahkan Imam as-Subkiy 
berkata : “yang menunjukkan atas hal itu (sampainya pahala) adalah hadits berdasarkan istinbath 
bahwa sebagian al-@uran apabila digashadkan (ditujukan) dengan bacaannya akan bermanfaat 
bagi mayyit dan diantara yang demikian, sungguh telah di tuturkannya didalam syarah ar- 
Raudlah”. (Fathul Wahab bisyarhi Minhajit Thullab lil-Imam Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i (2/231). 


Syaikhul Islam al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj : 
Sg dgoly ad dl SM ya dy cak BnR VA ISI Le de CL 9 pita Ai) Telan C3 3 Small ae JU 


“Sesungguhnya pendapat masyhur adalah diatas pengertian apabila pembacaan bukan dihadapan 
mayyit (hadlirnya mayyit), pembacanya tidak meniatkan pahala bacaannya untuk mayyit atau 
meniatkannya, dan tidak mendo'akannya untuk mayyit” (Tuhfatul Muhtaj fiy Syarhi al-Minhaj lil- 
Imam Ibn Hajar al-Haitami (7/741.) 


Wassalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(708 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
1949. Dua seteru abadi 


Menurut mereka, kata MWAHABI" adalah senjata yang sangat murah dan mematikan untuk 
membunuh argumentasi lawan diskusi. 


Sedangkan salah satu ciri-ciri pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau sekte 
Wahabi adalah sangat mudah menuduh kaum muslim lainnya sebagai Syiah 


Majalah dakwah Islam “Cahaya Nabawiy” Edisi no 101, Januari 2012 memuat topik utama berjudul 
“SYIAH-WAHABI: Dua seteru abadi" 


Berikut sedikit kutipannya, 
awal kutipan "“““ 
“Sebenarnya ada fakta lain yang luput dari pemberitaan media dalam tragedi itu. 


Peristiwa itu bermula dari tertangkapnya mata-mata utusan Darul Hadits oleh orang-orang 
suku Hutsi yang menganut Syiah. Selama beberapa lama Darul Hadits memang mengirim 
mata-mata untuk mengamati kesaharian warga Syiah. Suku Hutsi merasa kehormatan mereka 
terusik dengan keberadaan mata-mata ini. 


Kehormatan adalah masalah besar bagi suku-suku di Jazirah Arab. Tak ayal, suku Hutsi pun 
menyerbu Darul Hadits sebagai ungkapan amarah mereka. 


Selama beberapa hari Darul Hadits dikepung orang-orang Hutsi yang kebanyakan tergabung 
dalam milisi pemberontak 


Dua warga Indonesia tewas dalam baku tembak, sementara yang lainnya bersembunyi di 
kampus. Anehnya, meskipun beberapa kali dibujuk , para mahasiswa tetap tak mau dievakuasi 
pihak kedutaan. Mereka berdalih bahwa diri mereka sedang berjihad melawan musuh. Doktrin 
yang ditanamkan kepada mahasiswa Darul Hadits cukup, sangar yakni, “Jihad terhadap syiah 
rafidah al-Houtsi” 


““## akhir kutipan "“““s 

Ironis sekali , kedua sekte masing-masing merasa berjihad dan memerangi sesama manusia yang 
telah bersyahadat. 

Syaikh Abdul Modir Al Jailani mengabarkan sebuah hadits Gudsi, Allah ta'ala berfirman "Wahai 
anak Adam, kebaikanKu turun kepadamu, tetapi (bagaimana) keburukanmu yang naik kepadaKu" 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 

Sian Lb Condong OP yA adan Lao Madang OP (Ae Klari LAS SI LL OPS SI ye IK) SI Ul 

SI. 

“Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Kalian bercakap-cakap dan 
mendengarkan percakapan. Amal perbuatan kalian disampaikan kepadaku. Jika aku menemukan 
kebaikan maka aku memuji Allah. Namun jika menemukan keburukan aku memohonkan ampunan 
kepada Allah buat kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oelh Al Hafidh Isma'il al @aadli pada Juz'u al 


Shalaati “ala al Nabiyi Shallalahu alaihi wasallam. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'u al 
Zawaaid dan mengkategorikannya sebagai hadits shahih 


DR Yusuf Al Gardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah tentang Sikap Syi'ah terhadap Al Gur'an 


Kekek 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7085 ) 


sebagaimana termuat pada http://fimadani.com/9-kesesatan-syiah-imamiyah-menurut-syaikh-al- 
gardhawi/ mengatakan 


keke kekkk 


awal kutipan 


Sikap mereka terhadap Al Gur'an seperti yang telah saya jelaskan berulang-ulang kali bahwa 
mereka tetap percaya dengan Al Guran yang kita hafal. Mereka berkeyakinan bahwa Al 
Gur'an adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mushaf yang dicetak di Iran dengan mushaf 
yang dicetak di Mekah, Madinah dan Kairo adalah sama. Al Gur'an ini dihafal oleh anak-anak 
Iran di sekolah-sekolah agama (madrasah/pesantren) di sana. 


Para ulama Iran juga mengutip dalil-dalil Al @ur'an di dalam masalah pokok-pokok dan furu di 
dalam ajaran Syi'ah yang telah ditafsirkan oleh para ulama mereka di dalam kitab-kitabnya. 
Namun masih tetap ada di antara mereka yang berkata, “Sesungguhnya Al G@ur'an ini tidak 
lengkap. Karena ada beberapa surat dan ayat yang dihilangkan dan akan dibawa oleh Al 
Mahdi pada saat dia muncul dari persembunyiannya." 


Mungkin saja sebagian besar ulama mereka tidak mempercayai hal ini. Sayangnya mereka 
tidak mengkafirkan orang yang telah mengatakan hal di atas. Inilah sikap yang sangat berbeda 
dengan sikap Ahlu Sunnah, yaitu barangsiapa yang meyakini telah terjadi penambahan dan 
pengurangan terhadap Al @uran, maka dengan tidak ragu lagi, kami akan cap dia sebagai 
orang kafir. 
“““## akhir kutipan 


keke 


Sedangkan seorang ulama Syiah Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaih Al-Gummi (w. 381 


H) yang termuat pada http://syiahali.wordpress.com/2011/07/30/keyakinan-para-tokoh-syi #E2 
80”599ah-imamiyyah-akan-keterjagaan-al-gur 6E246804499an-dari-tahrif/ mengatakan 


“““F awal kutipan 


keke 


“Keyakinan kami tentang Al @uran bahwa ia adalah Kalam Allah, wahyu,firman dan kitab suci- 
Nya. Dan ia tidak sediktipun didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun belakang. Ia 
adalah diturunkan dari Dzat Yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui. Ia (Al @Uran) adalah 
kisah-kisah yang hag, ia adalah ucapan pelerai, bukan sendau gurau. Dan sesungguhnya 
Allah Yang Maha Berkah dan Maha Tinggi yang menfirmankan, menurunkan, memelihara dan 
berbicara dengannya. 


Keyakinan kami bahwa Al Guran yang diturunkan Allah kepada nabi-Ny, Muhammad saw. 
adalah apa yang termuat di antara dua sampul (mush-haf), yaitu yang sekarang beredar di 
kalangan manusia. Tidak lebih dari itu. Jumlah surahnya adalah 114 surah. Dan menurut kami 
surah Wa adh Dhuha dan Alam Nasyrah dihitung satu surah dan surah Li ilafi dan Alam Tara 
Kaifa dihitung satu surah. Dan barang siapa menisbahkan kepada kami bahwa kami meyakini 
bahwa Al Guran lebih dari itu maka ia adalah pembohong! ... (al Itigadat:93, dicetak dipinggir 
kitab al Bab al Hadi 'Asyar) 


“““# akhir kutipan 


Berikut kami kutipkan sikap Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieg Syihab, MA terhadap 
sekte SYIAH dan WAHABI yang termuat pada http://fpi.or.id/?p-detail&nid-98 


Kekek 


kekkk 


keke 


awal kutipan 


FPI adalah organisasi AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR yang berasaskan ISLAM dan ber- 
agidahkan AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH serta bermadzhab figih SYAFII. Jadi, FPI bukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7086 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


SYIAH atau pun WAHABI. 
SYPAH 


Pandangan FPI terhadap SYIAH sebagai berikut : FPI membagi Syi'ah dengan semua 
sektenya menjadi TIGA GOLONGAN : 


Pertama, SYIAH GHULAT yaitu Syi'ah yang menuhankan/menabikan Ali ibn Abi Thalib RA 
atau meyakini Al-Aur'an sudah di-TAHRIF (dirubah/ditambah'/dikurangi), dan sebagainya dari 
berbagai keyakinan yang sudah menyimpang dari USHULUDDIN yang disepakati semua 
MADZHAB ISLAM. Syi'ah golongan ini adalah KAFIR dan wajib diperangi. 


Kedua, SY'AH RAFIDHOH yaitu Syi'ah yang tidak berkeyakinan seperti Ghulat, tapi 
melakukan penghinaan/penistaan/pelecehan secara terbuka baik lisan atau pun tulisan 
terhadap para Sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar RA dan Umar RA atau terhadap para 
isteri Nabi SAW seperti “Aisyah RA dan Hafshah RA. Syi'ah golongan ini SESAT, wajib dilawan 
dan diluruskan. 


Ketiga, SY/AH MU'TADILAH yaitu Syi'ah yang tidak berkeyakinan Ghulat dan tidak bersikap 
Rafidhah, mereka hanya mengutamakan Ali RA di atas sahabat yang lain, dan lebih 
mengedapankan riwayat Ahlul Bait daripada riwayat yang lain, secara ZHOHIR mereka tetap 
menghormati para sahabat Nabi SAW, sedang BATHIN nya hanya Allah SWT Yang Maha 
Tahu, hanya saja mereka tidak segan-segan mengajukan kritik terhadap sejumlah sahabat 
secara ilmiah dan elegan. Syi'ah golongan inilah yang disebut oleh Prof. DR. Muhammad Sa'id 
Al-Buthi, Prof. DR. Yusuf Gardhawi, Prof. DR. Wahbah Az-Zuhalli, Mufti Mesir Syeikh Ali 
Jum'ah dan lainnya, sebagai salah satu Madzhab Islam yang diakui dan mesti dihormati. 
Syi'ah golongan ketiga ini mesti dihadapi dengan DA'WAH dan DIALOG bukan dimusuhi. 


WAHABI 


Ada pun Pandangan FPI terhadap WAHABI sebagai berikut : FPI membagi WAHABI dengan 
semua sektenya juga menjadi TIGA GOLONGAN : 


Pertama, WAHABI TAKFIRI yaitu Wahabi yang mengkafirkan semua muslim yang tidak 
sepaham dengan mereka, juga menghalalkan darah sesama muslim, lalu bersikap MUJASSIM 
yaitu mensifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat makhlug, dan sebagainya dari berbagai 
keyakinan yang sudah menyimpang dari USHULUDDIN yang disepakati semua MADZHAB 
ISLAM. Wahabi golongan ini KAFIR dan wajib diperangi. 


Kedua, WAHABI KHAWARIJ yaitu yang tidak berkeyakinan seperti Takfiri, tapi melakukan 
penghinaan/penistaan/pelecehan secara terbuka baik lisan mau pun tulisan terhadap para 
Ahlul Bait Nabi SAW seperti Ali RA, Fathimah RA, Al-Hasan RA dan Al-Husein RA mau pun 
'Itrah/Dzuriyahnya. Wahabi golongan ini SESAT sehingga mesti dilawan dan diluruskan. 


Ketiga, WAHABI MU'TADIL yaitu mereka yang tidak berkeyakinan Takfiri dan tidak bersikap 
Khawarij, maka mereka termasuk MADZHAB ISLAM yang wajib dihormati dan dihargai serta 
disikapi dengan DA'WAH dan DIALOG dalam suasana persaudaraan Islam. 


Dengan demikian, FPI sangat MENGHARGAI PERBEDAAN, tapi FPI sangat MENENTANG 
PENYIMPANGAN. Oleh karena itu semua, FPI menyerukan kepada segenap Umat Islam agar 
menghentikan/membubarkan semua majelis/mimbar mana saja yang secara terbuka 
melecehkan/menghina/menistakan Ahlul Bait dan Shahabat Nabi SAW atau menyebarluaskan 
berbagai KESESATAN atau melakukan PENODAAN terhadap agama, lalu menyeret para 
pelakunya ke dalam proses hukum dengan tuntutan PENISTAAN AGAMA 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7087 ) 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1950. Bagaimana terhalang dengan sesuatu 


Salah satu contoh tulisan mereka pada http://abangdani.wordpress.com/2010/12/16/kitab-al- 
hikam-dalam-timbangan-islam/ yang mengatasnamakan Islam untuk pendapat pribadinya 
terhadap kitab Al Hikam karya Syaikh Ibnu Atho'illah as Sakandari . Terlihat jelas penulis tidak 
mengerti apa yang dimaksud oleh Syaikh Ibnu Atho'illah as Sakandari. 


Bagaimana Allah yang Hag itu bisa terhalang dengan sesuatu ? 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Seandainya bukan karena dosa yang menutupi 
kalbu Bani Adam, niscaya mereka menyaksikan malaikat di langit” (HR Ahmad dari Abi Hurairah) 


Lalu kenapa kita terhalang melihatNya ? 
Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. 
Ahli maksiat tertutup dari cahaya tagwa oleh kegelapan alpa 


Ahli Ibadah tertutup dari cahaya taufig dan pertolongan Allah Ta'ala oleh kegelapan memandang 
ibadahnya 


Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah ta'ala, pada saat 
yang sama ia telah terhalang (terhijab) dari Sang Empunya Gerak dan Perbuatan, dan ia jadi 
merugi besar. 


Siapa yang memandang Sang Empunya Gerak dan Tindakan, ia akan terhalang (terhijab) dari 
memandang gerak dan perbuatannya sendiri, sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam 
mewujudkan tindakan dan menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahNya. 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada 
hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari memandang Allah. Inilah 
yang dinamakan buta mata hati. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


Tujuan beragama atau tujuan hidup adalah untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7038 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


Bagi kaum muslim yang berhasil dalam beragama adalah kaum muslim yang dekat dengan Allah 
ta'ala sehingga bermakrifat, menyaksikanNya dengan hati (ain bashiroh) 


Muslim yang bermakrifat atau muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Bln du naa ena ella ana ne dal as dor Ka aa 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 


Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (351:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar hingga dia dekat dengan Allah ta'ala 
karena berakhlakul karimah meneladani manusia yang paling mulia Sayyidina Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7089 ) 


Muslim yang dekat dengan Allah ta'ala maka berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, para Nabi, para Shiddigin dan Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49J:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?” mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7090 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. Murtad dikarenakan pemahamannya telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) yang disebut juga 
dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala adalah mereka keluar dari Islam atau murtad 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1762) 


Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi. 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang dengan kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala 
menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7091 


mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (OS al-Ma'idah: (5J:77) 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Ciri-ciri lain dari orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi adalah 
1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 


4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
“Apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7092 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1951. Dua fase menjadi tiga fase pemikiran 


Sebagaimana yang dapat ditemukan dalam tulisan mereka pada http://asysyariah.com/napak- 
tilas-perjalanan-hidup-al-imam-abul-hasan-al-asyari.html 
Mereka menuliskan bahwa 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Di antara para ulama yang mulia itu adalah al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari , sang pencari 
kebenaran. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dari keturunan sahabat Abu Musa al- 
Asy'ari yang asal-usulnya dari negeri Yaman. Perjalanan hidup beliau pun sangat menarik 
untuk disimak dan dijadikan bahan renungan, mengingat ada tiga fase keyakinan yang beliau 
lalui. Fase pertama bersama Mu'tazilah, fase kedua bersama Kullabiyah, dan terakhir bersama 
Salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah mendapatkan hidayah dari ar-Rahman. 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


kekkk keke 


awal kutipan 


Pada fase kedua ini al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari condong kepada para ulama Ahlus Sunnah 
wal Jamaah, namun belum berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lebih 
terpengaruh dengan kelompok Kullabiyah yang saat itu tergolong gencar dalam membantah 
kelompok sesat Mu'tazilah. 


Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Kullab (baca: kelompok Kullabiyah) menetapkan 
sifat-sifat wajib bagi Allah , seperti al-ilmu, al-gudrah, al-hayat, dan yang semisalnya, namun 
mengingkari sifat-sifat fi'liyah (perbuatan) Allah yang berkaitan dengan kehendak dan takdir- 
Nya, seperti sifat datang dan yang semisalnya. (Lihat Daru Ta'arudhil Agli wan Nadli, 2/6) 


Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada fase kedua ini al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari t 
menetapkan sebagian sifat bagi Allah (sifat wajib yang tujuh), menakwilkan sifat khabariyyah, 
dan mengingkari sifat fi'liyah (perbuatan) Allah yang berkaitan dengan kehendak dan takdir- 
Nya. Jadi, beliau berada di antara kelompok Mu'tazilah yang mengingkari semua sifat Allah 
dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan semua sifat-sifat Allah. 

“““## akhir kutipan 


Kekek 


Tampaknya sudah merupakan kebiasan sekte Wahabi (pengikut ajaran ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab) untuk membenarkan apa yang mereka pahami berupaya mengklaim para ulama 
Ahlus Sunnah wal Jama'ah (pengikut ajaran Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallah alaihi 
wasallam) merupakan “warga” mereka 


Salah satu yang terkenal adalah upaya perubahan kitab Al Ibanah untuk menyebarluaskan bahwa 
al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari melalui tiga fase perkembangan di dalam kehidupannya. 
Menurut mereka fase terakhir adalah al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari meninggalkan metodologi 
Ibn Kullab dan berpindah ke metodologi Salaf serupa yang dipahami oleh ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab 


Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan oleh rekan kami pada http:// 


jundumuhammad.wordpress.com/2011/03/05/benarkah-imam-abu-hasan-al-asyari-melalui-3-fase- 
pemikiran/ 


Ibn Kullab bukanlah ahli agama yang menyalahi ulama' Salaf. Bahkan dia termasuk dalam 
kalangan ulama' Salaf dan konsisten mengikuti metodologi tafwidh sebagaimana yang dijelaskan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7093 


oleh al-Hafiz Ibn Hajar al- Asgalani di dalam kitabnya Lisan al-Mizan 


Ada beberapa fakta sejarah yang mengatakan bahwa al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari menulis 
kitab al-Ilbanah dengan mengikut metodologi Ibn Kullab, kenyataan ini disebut oleh al-Hafiz Ibn 
Hajar al- Asgalani di dalam kitabnya Lisan al-Mizan yaitu: “Metodologi Ibn Kullab diikuti oleh al- 
Asy'ari di dalam kitab al-lbanah”. (Ibn Hajar al- Asgalanift.t.), Lisan al-Mizan, Dar, al-Fikr, Beirut, 
juz 3, hal. 291) 


Pernyataan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asgalani ini menambah keyakinan kita bahwa Ibn Kullab 
konsisten dengan metodologi Salaf al-Salih dan termasuk ulama' mereka, karena kitab al-Ibanah 
yang dikarang oleh al-Imam Abu al-Hassan al-Asyari pada akhir hayatnya dan mengikuti 
metodologi Salaf, juga mengikuti metodologi Ibn Kullab. Hal ini membawa kepada kesimpulan 
bahawa metodologi Salaf dan metodologi Ibn Kullab ADALAH SAMA, dan itulah yang diikuti oleh 
al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari setelah keluar dari Muktazilah. 


Dengan demikian, kenyataan al-Hafiz Ibn Hajar al- Asgalani tersebut juga telah membatalkan 
dakwaan golongan Wahhabi melalui kenyataan mereka yang mengatakan bahwa pemikiran al- 
Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari mengalami tiga fase perkembangan. Bahkan kenyataan tersebut 
dapat menguatkan lagi kenyataan yang menyatakan bahwa pemikiran al-Imam Abu al-Hassan al- 
Asy'ari hanya mengalami dua fase perkembangan saja, yaitu fase ketika mengikuti faham 
Muktazilah dan fase kembalinya al-lImam Abu al-Hassan al-Asy'ari kepada metodologi Ahl al- 
Sunnah Wa al-Jama ah yang sebenarnya sebagaimana yang diikuti oleh Ibn Kullab, al-Muhasibi, 
al-@alanisi, al-Karabisi, al-Bukhari, Muslim, Abu Tsaury, al-Tabari dan lain-lain. Dalam fase kedua 
ini al-lImam Abu al-Hassan al-Asy'ari mengarang kitab al-Ibanah. 


Dalil lain yang menguatkan lagi bahwa kitab al-Ibanah yang dikarang oleh al-Imam Abu al-Hassan 
al-Asy'ari sesuai dengan mengikut metodologi Ibn Kullab adalah fakta sejarah, kerana al-Imam 
Abu al-Hassan al-Asy'ari pernah menunjukkan kitab al-Ibanah tersebut kepada sebagian ulama' 
Hanabilah di Baghdad yang sangat menitik beratkan tentang fakta, mereka telah menolak kitab al- 
Ibanah tersebut karena tidak setuju terhadap metodologi al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari. Di 
dalam hal ini, al-Hafiz al-Zahabi telah berkata : 


“Ketika al-Asy'ari datang ke Baghdad, dia mendatangi Abu Muhammad al-Barbahari (ketua 
mazhab Hanbali) dan berkata : Aku telah membantah al-Jubba'i. Aku telah membantah Majusi. 
Aku telah membantah Kristen. Abu Muhammad menjawab, Aku tidak mengerti maksud 
perkataanmu dan aku tidak mengenal kecuali apa yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad. Kemudian 
al-Asy'ari pergi dan menulis kitab al-lbanah. Ternyata al-Barbahari tetap tidak menerima al- 
Asy'ari”. (Al-Dzahabi(1994), Siyar A'lam al-Nubala, Muassasah al-Risalah, Beirut, ed, Syuaib al- 
Arnauth, juz 12, hal. 82 dan juga juz 15, hal. 90 dan Cetakan Maktabah al-Shafa, cet.1, 1424H, 
vol.9, hal.372: Ibn Abi Ya'la al-Farra'(t.t.) Tabagat al-Hanabilah, Salafiyyah, Cairo, ed. Hamid al- 
Fagi, juz 2, hal. 18) 


Fakta sejarah di atas menyimpulkan, bahwa al-Barbahari mewakili kelompok Hanabilah tidak 
menerima konsep yang ditawarkan oleh al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari. Kemudian al-Imam 
Abu al-Hassan al-Asy'ari menulis kitab al-Ibanah dan diajukan kepada al-Barbahari, ternyata 
ditolaknya juga. Hal ini menjadi bukti bahwa al-Ibanah yang asli ditulis oleh al-Imam Abu al- 
Hassan al-Asy ari tidak sama dengan kitab al-Ibanah yang kini diikuti oleh golongan Wahhabi. 
Kitab al-Ibanah yang asli sebenarnya mengikut metodologi Ibn Kullab. 


Perlu diketahui pula, bahwa sebelum fase al-Imam Abu al-Hassan al-Asy ari, kelompok Hanabilah 
yang cenderung kepada penelitian fakta itu telah menolak metodologi yang ditawarkan oleh Ibn 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7094 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kullab, al-Bukhari, Muslim, Abu Tsaury, al-Tabari dan lain-lain berkaitan dengan masalah bacaan 
seseorang terhadap Al Gur'an apakah termasuk makhluk atau bukan 


Sekarang, apabila kitab al-Ibanah yang asli sesuai dengan metodologi Ibn Kullab, lalu bagaimana 
dengan kitab al-Ibanah yang tersebar dewasa ini yang menjadi dasar kaum Wahhabi untuk 
mendakwa bahwa al-Asy'ari telah membuang mazhabnya? 


Berdasarkan kajian yang mendalam, para pakar telah membuat kesimpulan bahwa kitab al-Ibanah 
yang dinisbahkan kepada al-Imam Abu al-Hassan al-Asy'ari tersebut telah tersebar dewasa ini 
penuh dengan tahrif/distorsi, pengurangan dan penambahan. Terutama kitab al-Ibanah yang 
diterbitkan di Saudi Arabia dan ditahgigkan oleh ulama Wahhabi. Untuk melihat bukti tahrif/distorsi 
yang dilakukan oleh kalangan Wahabi baca artikel ini: 


Pemalsuan Kitab Al-lbanah  Al-lmam Abu  Al-Hasan Al-Asyari, pada  http:// 
jundumuhammad.wordpress.com/2011/03/04/pemalsuan-kitab-al-ibanah-imam-abu-hasan-al- 
asyariy/ 

Terkait ayat-ayat shifat dan mutasyabihat , mereka menolak mentafwidh makna dan kaifiyatnya 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak mentakwilkan dengan takwilan yang layak bagi 
keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disampaikan pula dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/06/13/mereka-melarang-takwil/ 

Mereka menolak riwayat pentakwilan Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mereka menempuh cara- 
cara yang licik untuk mencari pembenaran , selengkapnya disampaikan dalam tulisan http://ibnu- 
alkatibiy.blogspot.com/2012/10/penipuan-dan-kecurangan-wahabi-salafi.html 

Mereka dikenal bermazhab Hanbali sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 

Namun kenyataannya mereka lebih bersandar kepada pemahaman (ijtihad) mereka sendiri 
dengan muthola'ah (menelaah) kitab secara otodidak (belajar sendiri) sehingga mereka menolak 
makna majaz (kiasan atau makna tersirat) sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/23/makna-majaz!/ 

Oleh karenanya mereka juga menolak takwil dan mereka menolak tafwidh sehingga mereka pada 
hakikatnya memaknai secara dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahami dengan metodologi 
"terjemahkan saja" dari sudut arti bahasa (lughot) dan isitilah (terminologi) saja 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
“Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7095 


Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya 
“Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Oleh karena dengan metodologi “terjemahkan saja”, ulama Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran 
dalam itigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh para godhi dan para ulama ahli figih dari 
empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar ulama Ibnu Taimiyyah tidak 
menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di penjara sebagaimana dapat 
diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau 
uraian dalam tulisan pada http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu- 
taimiyah-di-tangan.html 

Mereka boleh jadi mengikuti pola pemahaman Firaun bahwa setiap yang ada pasti punya tempat 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/14/terhasut-agidah-firaun/ 
Wassalam 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
1952. Pujian bagi teladan mereka 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama kontroversial artinya ulama yang banyak 
dibicarakan atau dibantah oleh para ulama terdahulu. Contohnya diuraikan dalam tulisan pada 
http://ummatipress.com/2010/03/06/kepulan-asap-dari-api-wahabi/ 

Begitupula dengan ulama Ibnu Taimiyyah yang menjadi panutan ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab juga merupakan ulama kontroversial atau ulama yang banyak dibicarakan atau dibantah 
oleh para ulama terdahulu sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada 
www.fb.com/media/set/?set-a.326602040738235.82964.187233211341786&amp”o3Btype-3 atau 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7096 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mereka semula dikenal bermazhab Hambali sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ Namun pada 
kenyataannya mereka berdua lebih bersandarkan kepada muthola'ah (menelaah) kitab dengan 
akal pikiran mereka sendiri dibalik perpustakaan dengan makna dzahir/harfiah'/tertulis/tersurat atau 
memahami dengan metodologi "terjemahkan saja" yakni dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah 
(terminologi) saja. 

Mereka menolak makna majaz (kiasan) atau makna yang tersirat sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/23/makna-majaz/ 
Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari ilmu figih sebagaimana 
informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin 
Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika 
menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 


Ikatan Ol pa oa Kain Ig La BA P3 ya le Op an SI Pee) Oles Asi Aaj ia 
Le s6 af Ika Nadia at Lele jak dai Jet jk us ai Be SA al, Djan Y Baal, Tatan 
(VVO AA lab Ae AI mona Kei Ae pl) JLola jLo Of Al ja pa e atau ye. 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Dalam kitab al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibat al-Najdiyyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Wahhabi 
sejak masa pendirinya, yang di-tahgig oleh Ulama Abdurrahman bin Muhammad bin @asim, ulama 
Wahhabi kontemporer, ada pernyataan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ilmu figih 
dan kitab-kitab figih madzhab empat yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu syirik, sedangkan 
para ulama yang menyusunnya adalah syetan-syetan manusia dan jin. (Al-Durar al-Saniyyah, juz 
3 hal. 56). 


Padahal untuk memahami Al Guran dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan 
kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi'). 


Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan 
ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 

Oleh karena dengan metodologi "terjemahkan saja", ulama Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran 
dalam itiyod yang mengakibatkan beliau diadili oleh para godhi dan para ulama ahli figih dari 
empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar ulama Ibnu Taimiyyah tidak 
menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di penjara sebagaimana dapat 
diketahui dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7097 


uraian dalam tulisan pada http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu- 
taimiyah-di-tangan.html 

Mereka boleh jadi mengikuti pola pamahaman Firaun bahwa setiap yang ada pasti punya tempat 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/14/terhasut-agidah-firaun/ 

Bagi para pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab tentu mereka akan berupaya 
membantah dan menampilkan pendapat-pendapat para ulama terdahulu tentang kebaikan ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab seperti yang tercantum pada 


http://arrahmah.com/read/2011/11/24/16530-siapa-cela-wahabi-siapa-puji-wahabi.html 


http://abangdani.wordpress.com/2011/08/11/menjawab-tuduhan-idahram-siapakah-syaikh- 
muhammad-bin-abdul-wahhab-pujian-ulama-terhadap-beliau/ 


Contoh mereka menuliskan 


kekkk keke 


awal kutipan 
Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (Penulis Kitab Nailul Authar, Yaman). 


Ketika sampai berita kematian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Imam 
Asy-Syaukani rahimahullah pun merangkai bait-bait syairnya, 


"Telah wafat tonggak ilmu dan pusat kemuliaan, Rujukan utama orang-orang pilihan yang 
mulia. Ilmu-ilmu agama nyaris hilang bersama wafatnya, Wajah kebenaran pun hampir lenyap 
tertelan derasnya arus sungai." (Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Agidatuhu As- 
Salafiyyah wa Da'watuhu Al-Ishlahiyyah wa Tsanaul Ulama 'alaihi, hal. 60) 

“““## akhir kutipan 


keke 


Imam Asy-Syaukani adalah ulama yang belajar figih atas mazhab Al Imam Zaid yang diakui oleh 
kaum Syiah sebagai pendiri mazhab Zaidiyyah namun pada akhirnya Imam Asy-Syaukani dengan 
kompetensinya melakukan ijtihad sendiri. 


Salah satu ulama Zaidiyyah, Imam Ahmad as-Syarafiy (w. 1055 H) menegaskan bahwa: “Syi'ah 
Zaidiyah terpecah kepada tiga golongan, yaitu: Batriyah, Jaririyah, dan Garudiyah. Dan konon ada 
yang membagi sekte Zaidiyah kepada: Shalihiyah, Sulaimaniyah dan Jarudiyah. Dan pandangan 
Shalihiyah pada dasarnya sama dengan pandangan Batriyyah. Dan sekte Sulaymaniyah 
sebenarnya adalah Jarririyah. Jadi ketiga sekte tersebut merupakan golongan-golongan Syi'ah 
Zaidiyyah pada era awal. Ketiga sekte inipun tidak berafiliasi kepada keturunan Ahlu Bait sama 
sekali. Mereka hanyalah sekedar penyokong berat imam Zaid ketika terjadi revolusi melawan Bani 
Umayah, dan mereka ikut berperang bersama imam Zaid”. 


Menurut pendapat Dr. Samira Mukhtar al-Laitsi dalam bukunya (Jihad as-Syi'ah), ketiga sekte 
tersebut merupakan golongan Syi'ah Zaidiyyah di masa pemerintahan Abbasiah. Dan mayoritas 
dari mereka ikut serta dalam revolusi imam Zaid. Dan ketiga sekte tersebut dianggap paling 
progresif dan popular serta berkembang pesat pada masa itu. Dan setelah abad kedua, gerakan 
Syi'ah Zaidiyah yang nampak di permukaan hanyalah sekte Garudiyah. Hal ini disebabkan karena 
tidak ditemukannya pandangan-pandangan yang dinisbahkan kepada sekte Syi'ah Zaidiyah 
lainnya. 


Pada hakikatnya mereka tidak lagi mengikuti pendiri mazhab Zaidiyyah, mereka mengikuti hasil 
ijtihad imam-imam mereka sendiri. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7098 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Namun apakah Imam Asy Syaukani benar-benar memuji ulama Muhammad bin Abdul Wahhab ? 


Imam Asy-Syaukani dalam kitab Ad Dawa'ul Ajil fi Daf'il Aduwwis So'il X cetakan Maktabah As 
Sunnah Al Muhammadiyah ditahgig oleh Syaikh Hamid Al Al Faggi halaman 53 sangat 
bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan 


Berikut kutipannya : 
Ay yo 0 530 AA aloe Gale adaral! Rina! RA Lb (Tila yaa add 3 Jari el) 3 GS ed Ju : 
sOdoOr dijabsan Cal il ia ABG op 8 di sa ola 9 JI ed Go: 
lebi ab dilas 0 AI aa le Clay AB oya Lily € Ueilinh derby Yg LSG dinar | Lgi Aka yA ya Jl lia « 
gag HI ag Gay yag NN el po OMA ya PS BL agen Lag Gala Jai nela 3) CUT Ulah by 
euy elani Ol ang FE pall Upale Conny € Fl gal US lb ilang SB gag NI obat Jia ag NI 2 pe 
3 Elo coil Ja Mi JS das Bo ita SIS Ola 6 oya JAS Asi lia Sa) pai Lala € ily SL AA Ula 
AI (an IA Ga Jai Ii GS ya 4 El Ily PI dg Ker Ol GBI II eU «Lao 


Penjelasan Asy Syaukani di atas menggambarkan kegelisahan beliau, andai fitnah Muhammad 
bin Abdul Wahab melanda Yaman, betapa banyak darah tertumpahkan, harta yang dirampok, dan 
hak-hak manusia yang dirampas 


Begitupula mereka menyampaikan pujian dari Al-Imam Al-Amir Muhammad bin Ismail Ash- 
Shon'ani (Penulis Kitab Subulus Salam syarah Bulughul Marom, Yaman). Beliau berkata dalam 
bait-bait syairnya, 

"Muhammad (bin Abdul Wahhab) adalah penunjuk jalan kepada sunnahnya Ahmad (shallallahu 
alaihi wa sallam), Aduhai betapa mulianya sang penunjuk dengan yang ditunjuk. Sungguh telah 
mengingkarinya semua kelompok (sesat). Pengingkaran tanpa dasar kebenaran dan tanpa 
pijakan." (Diwan Ash-Shon'ani, hal 128-129, sebagaimana dalam Majmu'atur Rosaail At-Taujihaat 
Al-Islamiyah Li Ishlahil Fardi wal Mujtama', 3/239.) 


Ketika da'wah Ulama Muhammad bin Abdul Wahab sampai ke Yaman, Al Amir ash Shon'ani 
menulis sya'ir untuk memuji beliau. Sya'ir yang cukup masyhur itu beliau tulis pada tahun 1163 
hijriyah 

Sya'ir pujian ini diawali dengan: 

"Salam atas najd, dan orang yang tinggal di sana, sekalipun hanya salam dari negeri yang jauh..." 
Gubahan bait-bait Ash Shon'ani ini sangat masyhur dan tersebar kemana-mana. Maklum, Al 


Allamah Ash Shon'ani dikenal sebagai ulama besar yang zuhud, wara' dan alim. Karangannya 
yang amat masyhur adalah Subulus Salam, syarh kitab Bulughul Marom 


Setelah gasidah itu tersebar kemana-mana, para ulama menegur Ash-Shon'ani, beliau pun diam 
mempertimbangkan. Apakah aku telah memuji orang yang salah? 


Adalah Syaikh Marbad bin Ahmad At Tamimi, yang atas kehendak Allah menyingkap tabir, datang 
ke Yaman, bertemu dengan Imam Al Amir Ash shon'ani, dan menjelaskan semua. Bahkan 
sebelumnya, juga datang dari najd bernama Syeikh Abdurrahman An Najdi menjelaskan tentang 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 


Kedatangan dua ulama Nejd ini telah mengungkapkan kenyataan di hadapan Iman Ash Shon'ani. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7099 


Kemudian ditulisnya gasidah lain sebagai koreksi atas pujiannya dulu, beliau juga menjelasknnya 
dalam kitabnya berjudul " Irsyadu Dzawil Albab Ila Hagigati Agwali Muhammad bin Abdil Wahab" 
atau "Mahwul Haubah fi Syarhi Abyatit Taubah". Kitab ini sangat masyhur di Yaman, hingga para 
santri ibtida' pun bila ditanya kitab itu, mereka langsung paham 


Dalam kitab itu beliau tulis : 


"Aku meralat kembali apa yang pernah kutulis untuk Muhammad bin Abdul Wahab an Najdi, 
benarlah pada dirinya terdapat perbedaan dengan apa yang kuyakini. 


Pada mulanya, aku mengira dia baik, andai aku dapat menjumpainya, mengambil nasehatnya 
yang dapat mencerahkan manusia demi menggapai petunjuk. Ternyata perkiraanku meleset, 
namun harapanku untuk mendapat kebaikan tak jadi soal, karena dzon pada dasarnya tidak 
membuahkan petunjuk. 


Telah datang padaku, dari Nejd, Syeikh Marbad, beliau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 
Dalam berbagai tulisannya, Muhammad bin Abdul Wahab telah dengan sengaja mengkafirkan 
banyak orang. Dia mencampur-adukkan hujjah-hujjah yang rapuh bagai rumah laba-laba. Dia juga 
banyak menumpahkan darah muslimin, janjinya pun tak dapat dipegang. 


Sungguh, Allah dalam surat Al Bara'ah telah ada perintah untuk berlepas diri dari mereka berikut 
kekufuran serta pembangkangannya. Mereka (muslimin) adalah saudara kami, demikian Allah 
menyebut mereka, dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan Yang Maha Tunggal. 


Demikian pula sebaik-baik utusan melarang takfir, mengapa lelaki Najd ini tak jua berhenti. Tidak, 
mereka tidaklah kafir, selagi mereka menegakkan sholat 


Jelaskanlah padaku, jelaskan.. 
Mengapa darah mereka kau tumpahkan, apa alasanmu merampok harta mereka dengan sengaja? 


Padahal mereka telah terjaga, terlindungi dengan syahadah, tak ada Tuhan selain Allah, Pemilik 
Keagungan" 


Tentang kedatangan Syeikh Marbad At Tamimi ini, Ash Shon'ani juga menuturkan : 


Telah datang kepadaku, seorang alim dari Najd bernama Marbad bin Ahmad At Tamimi. Dia tiba 
bulan Shofar tahun 1170 H dan tinggal di negeri kami selama 8 bulan. Dia kembali ke negerinya 
bulan Syawal tahun 1170 bersama dengan jamaah haji. Dia mengabariku, bahwa bait-bait 
gasidahku telah disampaikan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, namun dia hanya diam tak 
menjawab 


Sebelumnyanya, pernah datang juga kepadaku, Asy Syaikh al Fadhil Abdurrahman An Najdi. Dia 
bercerita kepadaku tentang Muhammad bin Abdul Wahab banyak hal. Suka menumpahkan darah, 
perampokan, pembunuhan dan tudingan kafirnya pada umat nabi Muhammad di mana-mana. Aku 
diam memikirkan apa yang disampaikan Syaikh Abdurrahman, hingga datanglah Marbad at 
Tamimi membawa beberapa pernyataan Muhammad bin Abdul Wahab 


Semua menjadi jelas bagiku, tampaknya Muhammad bin abdul Wahab ini orangnya baru 
mengenal syari'at baru setengah, tak melihat secara teliti. Tak mau belajar dari orang yang telah 
berjasa padanya (syeikh Abdul wahab) membimbingnya dan mengajarinya ilmu yang bermanfaat. 


Sebaliknya, dia malah mempelajari tulisan Ibnu Taimiyah, Ibnul Goyyim dan bertaklid buta pada 
keduanya, padahal mereka berdua tidaklah layak ditaklidi. 


Saat telah jelas bagiku tentang pribadi Muhammad bin Abdul Wahab, dan telah kulihat ucapan- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7100 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ucapannya, bagaimana ketika bait-baitku telah sampai padanya, dia berusaha mengelak dari apa 
yang kusampaikan, kulihat tanggapannya atas perkataanku, adalah jawaban yang jauh dari 
keinsafan. Semua telah kujelaskan semua pada Syaikh Marbad, bahkan banyak kunukil pula 
ucapan Ibnul Goyyim dan Al Jauzi 


Wallahu a'lam 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


Sumber bahan tulisan : http://kullubidatin.blogspot.com/2012/10/pujian-imam-ash-shonani- 
penyusun-kitab.html 


1953. Mengenal Ajaran Wahabi 


Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Amin bin Ahmad Asy-Syingithi dalam bukunya Majalis Ma'a 
Fadhilah asy-Syaikh Muhammad al-Amin al-Jakna Asy-Syingithi' menuliskan bahwa Syaikh 
Muhammad al-Amin al-Jakna asy-Syingithi pernah mengatakan dihadapan mufti kerajaan dinasti 
Saudi, “Siapa yang mengabarkanmu bahwa Nabi yang diutus kepadaku dan yang wajib aku imani 
bernama Muhammad bin Abdul Wahhab?!! Sesungguhnya Nabi yang diutus kepadaku dan yang 
wajib aku imani namanya Muhammad bin Abdullah, yang dilahirkan di Makkah bukan dilahirkan di 
Huraimla, dikubur di Madinah bukan dikubur di Diriyyah, dia datang dengan membawa kitab 
namanya al-Guran, dan al-Guran itu aku bawa diantara dua lempengku. Dialah yang wajib 
diimani". 

Penamaan Wahabi hanyalah semata-semata untuk membedakan antara pendapat atau ajaran 
ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam 


Contoh lainnya, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita sepakati dinamakan sebagai mazhab 
Hambali karena hal itu adalah hasil ijtihad dan istinbat beliau dalam perkara figih berdasarkan 
sumber ijtihad yang dimilikinya seperti hafalan hadits yang melebihi jumlah hadits yang telah 
dibukukan pada zaman kini dan kompetensinya dalam memahami Al Guran dan As Sunnah yang 
diakui oleh jumhur ulama sebagai salah satu Imam Mujtahid Mutlak 


Lalu , apakah pemahaman atau ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab menyimpang dari Al Aur'an 
dan As Sunnah ? 


Permasalahannya adalah ulama Muhammad bin Abdul Wahhab oleh jumhur ulama tidak diakui 
kompetensinya sebagai Imam Mujtahid Mutlak 


Ditengarai beliau hanya mendapatkan hadits dari membaca hadits-hadits yang telah dibukukan 
saja bukan mendapatkan hadits dari ahli hadits yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari para 
perawi hadits. Jumlah hadits yang telah dibukukan hanyalah sebagian kecil dari jumlah hadits 
yang diterima dan dihafal oleh Imam Mazhab yang empat sehingga tidak cukup sebagai sumber 
ijtihad dan istinbat. 


Selain itu ditengarai beliau memahami Al @ur'an dam As Sunnah lebih bersandarkan dengan 
muthola'ah (menelaah) kitab secara otodidak di balik perpustakaan dengan pemahaman beliau 
sendiri berdasarkan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahami dengan metodologi 
“terjemahkan saja” dari sudut arti bahasa (lughot) dan istiah (terminologi) saja 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari ilmu figih sebagaimana 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7101 ) 


informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin 
Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika 
menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 


A kataan Ol pa oa Kain Sg La BA P3 ya le , 2, SAI Pee) G1 AU Aaj Ka 
Lt s6 af Ika Malas pad Sale jap dai Jet jk pa ai TA SA al, Djan Y Baal PAT 
DIA Lion Jai DG. Al Ala ag Ah Gain ag al #0 Kaily Jasa Of jd BI Aam sa, Je 
(VVO AA lab Ae AI mna tepi Ae pal) JLola jLo Of Al AH 2 e aman ye. 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Dalam kitab al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibat al-Najdiyyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Wahhabi 
sejak masa pendirinya, yang di-tahgig oleh Ulama Abdurrahman bin Muhammad bin @asim, ulama 
Wahhabi kontemporer, ada pernyataan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ilmu figih 
dan kitab-kitab figih madzhab empat yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu syirik, sedangkan 
para ulama yang menyusunnya adalah syetan-syetan manusia dan jin. (Al-Durar al-Saniyyah, juz 
3 hal. 56). 


Padahal untuk memahami Al Guran dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan 
kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi'). 


Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan 
ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


Ilmu figh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh 
atau wajib beserta dalilnya masing-masing. 


Adapun pengertian “ashl' (jamaknya: 'ushul) menurut etimologi adalah dasar (fundamen) yang 
diatasnya dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian ushul secara terminologi, 
karena ushul figh menurut terminologi adalah “dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu figh”. 


Oleh karena itu Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam Tahrir memberikan defenisi ushul figh: 
“ushul figh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali 
hukum-hukum figh”. Atau dengan kata lain, ushul figh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan 
tentang cara (methode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, ushul figh mnenetapkan, bahwa perintah 
(amar) itu menunjukkan hukum wajib, dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram dan lain 
lain. 


Jadi Ushul Figh adalah pendekatan metodologi yang harus diikuti dalam penafsiran teks, atau 
dengan redaksi lain, Ushul Figh adalah tata bahasa dan ilmu pengetahuan yang harus diikuti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7102 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumbernya. Atau menjelaskan sumber-sumber hukum 
figh yang sudah mendapatkan legitimasi syari'at seperti Al-Guran, Sunnah, konsensus, analogi, 
dan seterusnya. 


Untuk memahami hukum bersumber dari Al @uran dan As Sunnah maka harus betul betul 
memahami gaya bahasa (uslub) yang ada dalam bahasa Arab dan cara penunjukkan lafazh nash 
kepada artinya. Para ulama ahli ushul figih mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian 
terhadap uslub-uslub dan ibarat-ibarat bahasa Arab yang lazim dipergunakan oleh sastrawan- 
sastrawan Arab dalam menggubah syair dan menyusun prosa. Dari penelitian ini, mereka 
menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami 
nash-nash syari'at secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri yang nash itu 
diturunkan dalam bahasa mereka. 


Kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menggali sendiri dari Al @uran dan As Sunnah seperti 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-Guran dan as-sunnah 
diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab 
yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung 
hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi 
juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah 
(ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


C. Mengetahui dan menguasai dalil 'agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-@uran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki sanad ilmu dan kompetensi di atas maka termasuk orang awam (bukan 
ahli istidIal) sehingga tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada imam mujtahid yang dapat 
dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit: 

- Imam Malik bin Anas, 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Jadi bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan 
Salafush Sholeh. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7103 ) 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?" 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 
walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wuraana al'azhiima (AS Al Hijr (15) : 87) 
“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-@ur'an yang agung..” (@.S. 15:87) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiga kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 
Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah diisyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya : 
Pte enak pdl Dl 0 metitaahl Lol al! Uta 

“Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau karuniai nikmat". 
(AS Al Fatihah (1:6-7) 
Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah : 

Pa) Idi yong Orde) plg Una Unddl Uya metale AI pai adl 
“Orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' 
dan orang-orang shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (4J: 69) 
Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 
sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 
Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana pula telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk 
Sedangkan Assab'ul-matsani lainnya telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ 
Ulama besar Syria, DR. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi telah berdialog dengan ulama Al 
Albani yang merupakan pengikut ajaran Wahabi untuk mengetahui “pemahaman” ulama Al Albani 
langsung dari lisannya. Akhirnya kesimpulan Syaikh al Buthi dituangkan dalam buku berjudul Al- 
Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Kalau kita terjemahkan 
secara bebas, kira-kira makna judul itu adalah : Paham Anti Mazhab, Bid'ah Paling Gawat Yang 
Menghancurkan — Syariat — Islam. — Selengkapnya — dalam tulisan — pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/13/bukan-ahli-istidlal/ dan http:// 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7104 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ 


Lalu kenapa penguasa kerajaan dinasti Saudi mengikuti ajaran Wahabi dan menjadi landasan 
kurikulum pendidikan mereka ? 


Kita tidak pernah tahu apa dibalik kebijakan penguasa kerajaan dinasti Saudi untuk mengikuti 
ajaran Wahabi. Berdasarkan riwayat berdirinya kerajaan dinasti Saudi, Kementerian 
Persemakmuran turun tangan dengan melobi Muhammad bin Sa'ud, emir Diriyah agar mau 
melindungi dan bergabung dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Sa'ud setuju. 
Maka terjalinlah kerja sama yang saling menguntungkan antara Amir Diriyah itu dengan 
Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga dalam sekejap mata Muhammad bin Abdul Wahab 
mendapat pengikut yang amat banyak, dan pada 1738 Masehi, sekte Wahabi dimaklumkan 
(dideklarasikan). 


Berkat Inggris, kekuasaan Muhammad bin Sa'ud sebagai seorang emir, meluas. Bahkan 
kemudian, pada 1744 Masehi, menjadi sebuah negara yang saat ini kita kenal dengan nama 
Saudi Arabia (nama ini diambil dari nama keluarga Muhammad bin Sa'ud, yakni Ali Sa'ud yang 
berarti keluarga Saudi). 


Diriyah dijadikan sebagai ibukotanya, dan Muhammad Sa'ud menjadi emir (penguasa)-nya. 
Sedang Muhammad bin Abdul Wahab diangkat sebagai imamnya. 


Berdasarkan kitab Tarikh Ali Sa'ud karya Ustadz Nashir as-Sa'id diketahui kalau Muhammad bin 
Sa'ud dapat dilobi Kementerian Persemakmuran, karena keluarga Muhammad bin Sa'ud berdarah 
Yahudi Arab, dan kita tahu Inggris termasuk salah satu negara di dunia yang dikuasai Yahudi 
melalui Zionis Internasional dengan Freemasonry sebagai salah satu anasirnya. 


Ada dua keuntungan yang didapat Inggris dari peristiwa ini. Pertama, berhasil mendirikan sekte 
baru untuk memecah-belah Islam, dan dapat menyedot limpahan kekayaan negara yang 
terkandung dalam bumi Arab Saudi, khususnya cadangan minyak buminya. Hingga kini Saudi 
Arabia masih menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki “hubungan sangat baik' 
dengan Inggris , dan menganut paham Wahabi. Selengkapnya silahkan baca tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/20/di-balik-kerajaan!/ 

Hal yang terlihat sekarang adalah penguasa kerajaan dinasti Saudi dengan mengikuti ajaran 
Wahabi mereka bersekutu dengan Amerika yang merupakan representatif dari kaum Zionis 
Yahudi dan bahkan mereka menyatakan bahwa Zionis Israel adalah bukan musuh bagi mereka 
sebagaimana informasi yang dapat kita ketahui dari http://www.republika.co.id/berita/internasional/ 
timur-tengah/12/10/10/mbngxp-saudi-hapus-israel-dari-daftar-musuh 

Mereka yang mengikuti ajaran Wahabi menyampaikan bahwa Wahabi adalah Abdul Wahhab bin 
Abdirrahman bin Rustum (208 H/823 MJ 


Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/06/dongeng-rustumiyyah/ bahwa Abdul wahhab bin 
Abdirrahman bin Rustum disebut Wahbiyyah Rustumiyyah bukan Wahabi karena turunan dari 


pemahaman Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi (38 H) 


Mereka juga mengatakan bahwa khawarij adalah yang melakukan pemberontakan terhadap 
penguasa yang berkuasa. Sedangkan mereka mempertahankan kekuasaan kerajaan dinasti 
Saudi berlandaskan hadits seperti 


Dari Ummu Salamah radliallahu “anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7105 


mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan 
tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para 
sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?" Beliau menjawab : 
“Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya). 


Namun disisi lain mereka mendukung pemberontakan terhadap pemerintah Suriah yang berkuasa. 


Hal yang perlu diingat bahwa penamaan khawarij bukanlah hanyalah bagi mereka yang 
melakukan pemberontakan. Setiap kaum yang mengikuti pemahaman ulama yang telah keluar 
(kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) disebut juga dengan 
khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Salah satu gurunya ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yakni Syaikh Muhammad bin Sulaiman 
Al-Kurdi as-Syafi'i, menulis surat berisi nasehat: 


“Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan 
kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawassuli bisa memberi 
manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain 
Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madharrat, kalau dia menentang bolehlah dia kau 
anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul A'zham (kelompok mayoritas) 
diantara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar, orang yang menjauh 
dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin.” 


Begitupula khawarij pada Zaman Sayyidina Ali ra mereka bukan semata-mata melalukan 
pemberontakan terhadap kekhalifahan Sayyidina Ali ra namun karena pemahaman mereka telah 
keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani 
menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan thagut, berhukum dengan selain 
hukum Allah. 


Semboyan kaum khawarij pada waktu itu adalah “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum 
melainkan hanya dari Allah. Sayyidina Ali ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu 
hagin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). 


Kaum khawarij salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 
(AS: Al-Maas'idah: 44). Kesalahpahaman kaum khawarij sehingga berkeyakinan bahwa Imam 
Sayyidina Ali ra telah kafir dan berakibat mereka membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-Guran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. Ia tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang-orang seperti Dzul 
Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij karena kesalahpahamannya dapat membunuh 
kaum muslim dan membiarkan penyembah berhala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7106 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Dari kelompok orang ini, akan 
muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. (HR 
Muslim 1762) 


Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi dan orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi pada hakikatnya adalah 
korban hasutan atau korban ghazwul fikri dari kaum Zionis Yahudi 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 

Begitupula informasi yang dapat kita ketahui dari para ulama terdahulu bahwa karena 
kesalahpahaman mereka dapat membunuh kaum muslim 


Dari kalangan ulama madzhab al-Maliki, Al-imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki, 
ulama terkemuka abad 12 Hijriah dan semasa dengan pendiri Wahhabi, berkata dalam Hasyiyah 
'ala Tafsir al-Jalalain sebagai berikut: 


SN holi LS pel) conlua as dls Oi Lang LN SAI Jai $ Oppa aa GAN Aj Z3 sia 
mi de Gali Tail) ae 2 el tp Ke a Dn wuji 4 Ja Jai pt Bj 3 nabi 
YA cod). 

“Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang mendistorsi penafsiran al- 
@uran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta benda kaum 
Muslimin sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, yaitu kelompok di negeri 
Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah, mereka menyangka bahwa mereka akan 


memperoleh sesuatu (manfaat), padahal merekalah orang-orang pendusta.” (Hasyiyah al-Shawi 
'ala Tafsir al-Jalalain, juz 3, hal. 307). 


Dari kalangan ulama madzhab Hanafi, al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan 
sebutan Ibn Abidin, juga berkata dalam kitabnya, Hasyiyah Radd al-Muhtar sebagai berikut: 

aa Se Tan pa mad ca ata al CA EL GE USU IA MEA Na et eU sala 
ay Djan ANU ja Dp Dl Ab mil Tie HS abad Haa Ol 9 gadi Se li) 
Pn SD bas 0 40 4 PN Naa PE pa 0... en ai Debina DIES ad 0g-. 0... 

(Ab) SS fe pysakmall Sling pt JAPI PASI P3 A3 pl pa Gain ella Jai) dl Jal J3 Wi 

(EVAN alel 2) Tebel Ceyadale sal) AN il 3). 

“Keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita. 


Sebagaimana terjadi pada masa kita, pada pengikut Ibn Abdil Wahhab yang keluar dari Najd dan 
berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti madzhab Hanabilah. Akan tetapi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7107 ) 


mereka meyakini bahwa mereka saja kaum Muslimin, sedangkan orang yang berbeda dengan 
keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan 
membunuh Ahlussunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, 
merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum Muslimin pada tahun 1233 H.” (Ibn Abidin, 
Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, juz 4, hal. 262). 


Dari kalangan ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al-Najdi 
berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis biografi 
Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 


30 - Oce 3G R04 3 og 8. 21 a19 W 8. 0 Ge 0. 0 he 8S 3. Ta Ia RA 0-21 43 — 1,0 
Jus y) dala 02) Olaghu Gel gang JUVIY S4 Yulator lay dale 233 Wye0 (HA Lila OS angan pl Olahan Al ELIS 
2... 38. cg 0 100 20 2.9 28 90... 0, w- 0 A 3-9. @.-9 o- o BG. 3... v9 - o 
IP OLS Ala ASLI neo AA Toha S5 aa Kay og oya ADI Kakang (lai Ae o4 damuasle PI 3 Abal 
200 232 0. 0 0,- 0. 8 0. od 0 0 32 0-0 0. 4 0Je-. — 3 0-50 0-02 002 B2 AL g In 
Ina PAI ya mia Ajal NI Bal da NP Uleka oya dal Juna pama Al As JAR dy Ade 273 Apt Aub 
(UV AI Ela Gde Ul anal (GA AP Gp) DI .A3, 


“Demikian pula putra beliau, Syaikh Sulaiman (kakak Muhammad bin Abdul Wahhab), juga 
menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan 
ayat-ayat al-Guran dan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Syaikh Sulaiman 
menamakan bantahannya dengan judul Fashl al-Khithab fi al-Radd “ala Muhammad bin Abdul 
Wahhab. Allah telah menyelamatkan Syaikh Sulaiman dari keburukan dan tipu daya adiknya 
meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap orang-orang yang jauh 
darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya, dan membantahnya, lalu ia tidak mampu 
membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang yang akan menculik dari 
tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari karena pendapatnya yang mengkafirkan dan 
menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al-Wabilah 
'ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Begitupula informasi yang didapat secara turun temurun dari keluarga Syaikh Nawawi Al Bantani 
sebagaimana yang termuat pada www.fb.com/photo.php? 
fbid-220630637981571&set-a.220630511314917.56251.100001039095629 


Berikuti kutipannya : 


kerkk kekkk 


awal kutipan 


“Pada zaman dahulu di kota Mekkah keluarga Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani (pujangga 
Indonesia dan makamnya di Ma'la Mekkah Saudi Arabia) pun tidak luput dari sasaran 
pembantaian Wahabi. Ketika salah seorang keluarga beliau bernama Syeikh Ahmad Hadi asal 
Jaha Cilegon Banten sedang duduk memangku cucunya, tiba-tiba gerombolan Wahabi datang 
memasuki rumahnya tanpa diundang dan dengan kejamnya mereka langsung membantai 
dengan cara menyembelihnya hingga tewas. Dalam pembantaian (penyembelihan) itu darah 
Syeikh Ahmad Hadi mengalir membasahi tubuh cucunya yang masih kecil yang sedang 
berada dalam pangkuannya". 

“““## akhir kutipan 


kekkk 


Serupa pula dengan informasi pada masa kini , contohnya yang dapat kita ketahui dari http:// 
allangkati.blogspot.com/2010/07/keganasan-wahabi-di-pakistan.html 
"“"## awal kutipan 


Para pengikut ajaran wahhabi adalah kelompok yang sangat membencikan orang-orang sufi 


keke 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7108 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan mengkafirkan mereka, mereka menganggap bahwa orang -orang sufi menyembah 
kuburan-kubura wali sehingga halal darahnya di bunuh, pemahaman ini bersumber dari agidah 
mereka yang menyatakan bahwa tauhd itu terbagi kepada tiga bahagian, tauhid Rububiyah, 
tauhid Uluhiyah, tauhid asma' dan sifat, orang-orang sufi hanya percaya dengan tauhid 
rububiyyah dan tidak menyakini tauhid uluhiyyah, sebab itulah mereka kafir dan boleh di 
bunuh, bahkan mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir gurasy lebih bagus tauhidnya 
daripada orang-orang sufi 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Tentang orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij dalam Syarah 
Shahih Muslim, Jilid. 17, NO.171 diriwayatkan bahwa 


"Dengan sedikit keraguan, Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, “Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: 
matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas 
airmata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam (tahajjud) 
dan janggut mereka pun lebat” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul inkuntum 
tuhib'bunallah fattabi'unt — Katakanlah: “Vika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-osamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 


Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 


Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah 
penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, penuh perhatian dan 
cintai Saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.” 


Allah Azza wa Jalla menciptakan iblis sebagaimana yang dikehendakiNya 


Kaum yang mempunyai rasa permusuhan kepada kaum muslim adalah kaum Yahudi dan kaum 
musyrik 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik" (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau ada seorang muslim membenci atau mencela muslim lainnya atau bahkan 
membunuhnya maka kemungkinan besar dia adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri 
(perang pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim).Jadi Allah Azza wa Jalla menghadrikan ajaran 
Wahabi dalam kehidupan kita di dunia adalah cobaan bagi mayortias kaum muslim (as-sawad al 
azham) 


Syekh Abdul @adir Jailani mengatakan 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Allah ta'ala memberikan ujian dan cobaan bukan karena Dia murka kepada hambaNya. 
Jangan memandang ujian dan cobaan itu sebagai sesuatu "yang tidak menyenangkan, tetapi 
terimalah sebagai bentuk “perhatianNya' kepadamu. Engkau dipersiapkan Allah untuk menjadi 
manusia yang tangguh dan memiliki kesabaran dalam penghambaan kepadaNya.Wahai 
manusia! Engkau tidak bisa lari dari ujian dan cobaan. Engkau tidak bisa menghindar atau 
menunda gadha Tuhan. Sekalipun dirimu bersembunyi di dalam goa atau lubang semut, jika 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7109 


Allah berkehendak, engkau tak berdaya sama sekali. Ujian dan cobaan adalah suatu 
keharusan. Jika tidak ada ujian dan cobaan, akan banyak sekali manusia yang mengkau 
dirinya sebagai wali. Karena itu, sesungguhnya ujian dan cobaan adalah 'pengejahwantaan' 
bagi dirimu agar bisa mendekat kepadaNya. Melihatmu agar bisa menyintai Allah secara utuh, 
tanpa terbagi dengan makhluk lain. 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Jadi cobaan adalah jalan untuk mencapai ridho Allah ta'ala sehingga menjadi kekasih Allah atau 
Wali Allah 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?” mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7110 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, "Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman. 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sin'. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al @uran dan Hadits) sebagaimana UII! 
Albab 

ui Ju Lay de Lo pn PRA P3 Ba do aa TASUNN 2 engan oa ola pa 
Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039) 


LA Ae DU ai al ala kat mana Jt SETAN ale AN ISA In JA Sa 
Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 


lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14) 


Tepatnya di Hadramaut, Yaman adalah bumi para wali Allah. Di sana banyak tinggal para ulama 
yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunanan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7111 


wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 


Silahkan telusurilah melalui apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat 
dengannya, sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, 
sampai ke Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al 
Aidrus dan Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat 
mereka dan yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali 
Ba'alawi Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir 
Ilallah Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. Di 
Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “Ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al @ur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Berikut contoh syiar ulama Hadramaut yang bersumber dari http://indo.hadhramaut.info/ 
view/1985.aspx 
"“"## awal kutipan 


Memahami Manhaj Dakwah Moderat 


keke 


Siapa yang tidak mengenal cendekia sekaligus da'i kondang internasional, Habib Umar bin 
Muhammad bin Hafidz Tarim-Hadhramaut. Ulama' besar yang kerap keliling dunia untuk 
mengemban amanah dakwah, hingga muridnya berdatangan dari pelbagai benua: Eropa, 
Afrika, Asia bahkan sampai Amerika. Kunci kesuksesan beliau dalam berdakwah adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7112 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengimplementasikan manhaj wasathiyah atau moderat. Dalam berdakwah tak pernah 
sekalipun beliau membeberkan aib dari sekte lain, sampai itu Syiah sekalipun. 


Beliau dalam berdakwah, berusaha mencari titik temu yang menyatukan setiap sekte di 
dalamnya. Titik temu itu adalah Iman, Islam, dan Ihsan. Tiga dogma (rukun) inilah yang 
mempertemukan semua sekte dalam setiap segmen tubuh Islam, baik itu Salafy, Sunni, 
Khawarij ataupun Syiah. Dengan metode itu, Muslim dari sekte apapun bisa menerima dengan 
lapang dada dakwah beliau. Beliau ingin semua Muslim kembali pada Allah dengan tiga rukun 
tadi karena itulah inti dari agama Allah dan itulah hakikat dakwah yang dicontohkan oleh 
Rasululllah. 


Itulah Habib Umar dengan manhaj wasathiyahnya. Jadi, manhaj moderat dalam berdakwah 
yang saya maksud adalah mengajak manusia kembali pada Allah dengan orisinalitas tiga 
dogma yakni, Iman, Islam, Ihsan dan menjauhkan dakwahnya dari tudingan atau celaan 
terhadap Muslim dari sekte apapun. Sebab, seperti inilah dakwah Muhammad khairul basyar. 
Karena Muhammad tidak pernah menghina sesama ahli Ia ilaha illa Allah. 


Rektor Universitas Al Ahgaff, Prof. Habib Abdullah Baharun kerap berpesan bahwa umat 
Muslim dari sekte apapun, adalah umat lailaha illa Allah, oleh karena itu interaksi kita dengan 
mereka juga yang sesuai dengan ajaran Ia ilaha illa Allah. Jadi kita mesti paham bahwa variatif 
sekte yang ada dalam Islam itu semua adalah ahli Ia ilaha illa Allah. Mereka semua 
mengesakan Allah. Allah membelai mereka dengan belaian Islam. Allah mencintai mereka 
karena hurmat atau kemulyaan kalimah tauhid ini. Dalam satu kisah diceritakan bahwa Rasul 
shallallahu alaihi wasallam marah ketika salah seorang sahabat membunuh orang kafir yang 
telah mengucapkan Ia ilaha illa Allah dalam satu peperangan. “Wahai Rasul, dia mengucapkan 
la ilaha illa Allah supaya aku tidak membunuhnya,” kata sahabat itu. “Apa kamu telah 
membelah dadanya hingga kau tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illa Allah karena takut 
dibunuh..???!!!” jawab Rasul berulang kali. Beginilah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
mengajari para sahabat agar mereka juga memahami betapa mulianya kalimat tauhid ini disisi 
Allah, sehingga mereka tidak boleh sembarangan ketika berinteraksi dengan sesama umat 
islam, apalagi sampai menuduh mereka kafir hingga membunuhnya. 


Fenomena yang terjadi, baik itu di Timur Tengah atau negara kita adalah saling olok antar satu 
sekte dengan yang lain. Misalnya orang Salafy tidak suka kalau ada orang NU yang 
mengadakan tahlil lantas mengolok di halagahnya, dengan mengatakan itu bid'ah, haram, 
syirik kita harus memberantasnya. Orang NU dalam ceramah-ceramah terkadang juga 
mengolok Salafy dungu, dangkal, sok pintar. Itu semua akibat fanatisme sekte yang telah 
membelenggu di otaknya. 


Dalam hal ini seorang pemikir Islam terkemuka, Hasan Al Banna mengatakan bahwa tak 
seharusnya kita kini memperdebatkan perbedaan klasik ini karena para ulama dulu sudah 
berusaha untuk menemukan titik temu dalam masalah khilafiyah (ziarah kubur, tawassul, dll.) 
ini, namun hasilnya tetap saja terjadi perbedaan di antara mereka, oleh karena itu ada baiknya 
kita tanggalkan perdebatan klasik ini. 


Bahkan di negara Somalia, sampai kini, masih terjadi pertumpahan darah gara-gara ada sekte 
yang suka mengkafir-kafirkan (Jama'ah Takfir), ini yang saya takutkan kalau sampai terjadi di 
Indonesia . Oleh sebab itu ada baiknya kita juga mengaplikasikan apa yang pernah diucapkan 
oleh Habib Abu Bakar Al Adny, da'i sekaligus pemikir Islam asal kota Aden, dalam satu 
lawatannya di Univ. Al Ahgaff, beliau berkata bahwa da'wah, itu yang bermanfaat bagi umat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7113 


bukan malah memecah belah umat. Menuduh kafir, pertikaian, perdebatan yang berlandaskan 
hawa nafsu itu adalah dakwah yang memicu perpecahan dan itu yang mesti kita tanggalkan 
kini. 
Sahabat Abu Dzar pernah memanggil Bilal, “Hai si hitam.” Rasul pun mendengar dan berkata, 
“Hai, apakah orang putih itu lebih mulia dari mereka yang hitam. Tidak, tidak ada keutamaan 
dalam diri seseorang kecuali tagwa.” Lantas Abu Dzar sadar dan berkata pada Bilal, “Aku telah 
mengolokmu dan aku mengaku salah.” “Aku telah memaafkanmu,” kata Bilal. “Tidak, belum, ini 
wajahku kutaruh di tanah dan injaklah hingga keluar virus kesombongan dariku,” kata Abu 
Dzar. “Aku telah mengampunimu,” kata Bilal. “Tidak demi Allah hatiku takkan tenang hingga 
kau menaruh kaki di wajahku ini, hingga penyakit ini hilang,” kata Abu Dzar. Beginilah Rasul 
mendidik umat Ia ilaha illa Allah agar saling menghormati, toleran, tidak menyakiti dan sikap 
inilah yang mesti kita implementasikan ketika bertemu dengan sesama umat Ia ilaha Illa Allah, 
dari sekte apapun. Agar dakwah untuk mengajak umat kembali pada Allah terus langgeng dan 
tidak mandeg gara-gara disibukkan dengan saling jegal antar sekte. 

“““## akhir kutipan 


kekkk 


Tulisan-tulisan lain terkait dengan permasalahan masa kini dari para ahli ilmu (ulama) dari 
Hadramaut , Yaman dapat dibaca pada http://indo.hadhramaut.info/view/24.aspx 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1954. Jangan memaknai bersemayam dengan berada atau 
bertempat 


Pada hakikatnya mereka bukan bermazhab Hambali sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/28/semula-bermazhab-hambali/ 

Mereka lebih bersandar kepada pemahaman (ijtihad) mereka sendiri dengan muthola'ah 
(menelaah) kitab secara otodidak (belajar sendiri) sehingga mereka menolak makna majaz (kiasan 
atau makna tersirat) sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/06/23/makna-majaz/ 

Terkait ayat-ayat sifat dan mutasyabihat , mereka menolak mentafwidh makna dan kaifiyatnya 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak mentakwilkan dengan takwilan yang layak bagi 
keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disampaikan pula dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/06/13/mereka-melarang-takwil/ 

Mereka menolak riwayat pentakwilan Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mereka menempuh cara- 
cara yang licik untuk mencari pembenaran , selengkapnya disampaikan dalam tulisan http://ibnu- 
alkatibiy.blogspot.com/2012/10/penipuan-dan-kecurangan-wahabi-salafi.html 

Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi sehingga mereka "kembali kepada Al @ur'an dan As Sunnah" 
berdasarkan pemahaman mereka sendiri secara otodidak (belajar sendiri) dengan bersandarkan 
muthola'ah (menelaah) kitab di balik perpustakaan dan memaknai secara dzahir/harfiah/tertulis/ 
tersurat atau memahaminya dengan metodologi "terjemahkan saja" dari sudut arti bahasa (lughot) 
dan istilah (terminologi) saja. Sebagaimana kompetensi kaum Zionis Yahudi dalam memahami Al 
Guran dan As sunnah untuk keperluan menghasut atau ghazwul fikri (perang pemahaman) 
sehingga menimbulkan perselisihan pada kaum muslim karena perbedaan pemahaman. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7112 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir Al Musawa 
menyampaikan “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja maka ia tidak akan 
menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa menegur jika ia 
salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia hanya terikat 
dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu jadi tidak boleh 
baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus mempunyai satu guru 
yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Tentulah kita mempergunakan akal untuk memahami Al @ur'an namun ada dua jenis cara 
mempergunakan akal yakni 


1. Akal mendahului firmanNya 
2. Akal mengikuti firmanNya 


Akal mendahului firmanNya ditimbulkan karena mengikuti hawa nafsu. FirmanNya dipergunakan 
bukan untuk berdalil tetapi berdalih. Sebagaimana contohnya orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi atau khawarij yang mempergunakan ayat-ayat yang 
diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang kaum muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang beriman”.ILihat: kitab Sohih Bukhari jilid:4 halaman:197| 


Akal mengikuti firmanNya adalah akal pikiran yang ditundukkan kepada akal galbu dan mengikuti 
tata cara dalam memahami Al @uran. Untuk memahami Al @uran dan As Sunnah, tidak cukup 
dengan arti bahasa. Diperlukan kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, 
Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi)) dan lain lain. Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum 
syara bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini 


telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup- 
arti-bahasa/ 


Oleh karena memahami dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahami dengan 
metodologi “terjemahkan saja”, ulama Ibnu Taimiyyah yang menjadi teladan bagi ajaran ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab (ajaran Wahabi) maka Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran dalam 
itigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh para godhi dan para ulama ahli figih dari empat 
madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar ulama Ibnu Taimiyyah tidak menyebarluaskan 
kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di penjara sebagaimana dapat diketahui dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau uraian dalam 
tulisan pada http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di- 
tangan.html 

Mereka boleh jadi mengikuti pola pemahaman Firaun bahwa setiap yang ada pasti punya tempat 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/14/terhasut-agidah-firaun/ 


Contohnya silahkan simpulkan dari tulisan pada http://rumaysho.com/belajar-islam/agidah/335 1-di- 
manakah-allah-8.html 


“arrahmaanu '“alaal 'arsyi istawaa” dan biasanya diterjemahkan dengan “Tuhan Yang Maha 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7115 


Pemurah. Yang bersemayam di atas “Arsy” (AS Thaha (20): 5) 

Para ahli bahasa di negara kita telah sepakat bahwa terjemahan istawa adalah bersemayam 
Bersemayam mempunyai dua makna yakni makna dzahir dan makna majaz 

Makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat dari bersemayam menurut kamus bahasa Indonesia adalah 
1. duduk: Pangeran bersemayam di kursi kerajaan 

2. tinggal: berkediaman, bertempat, Presiden bersemayam di Istana Negara 


Sedangkan makna tersirat atau makna majaz (makna kiasan) dari bersemayam adalah terkait 
dengan hati, terpendam dalam hati, tersimpan (kata kiasan), Sudah lama dendam itu bersemayam 
di hatinya atau cinta bersemayam di hatinya. 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti." 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul 
Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena 
pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya 
“Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala 


- Ftigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7116 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 
Sedangkan tentang "Arsy dijelaskan 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


Imam Sayyidina Ali ra juga mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-lmam Abu Hanifah menuliskan: 
oa PA ah PAI bat Lan cake Was, N ae Masal Paya Gpah JAN de Ji, Hear ab B3 
OS ale UNS 2 MN IS AS at AA. 
“Kita menetapkan sifat Istiwa bagi Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan 
kepada arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa Dia bertempat di arsy. Allah yang 
memelihara arsy dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan kepada makhluk- 
makhluk-Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya maka berarti Dia 
tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak mampu atau lemah 
maka berarti sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah membutuhkan untuk 
duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy dimanakah la? (Artinya, jika 
sebelum menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah menciptakan arsy Dia berada di 
atasnya, berarti Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda makhluk). Allah maha suci dari 
pada itu semua dengan kesucian yang agung” 


Jadi istawaa atau bersemayam sebaiknya janganlah diartikan dengan berada atau bertempat 
namun bersemayam dalam makna majaz atau makna kiasan yang terkait dengan hati 


Allah ta'ala berfirman dalam hadist @udsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar 
r.a.. “Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu menampung Aku. Hanya hati orang 
beriman yang sanggup menerimanya.” 


Contoh penggunaan kata bersemayam yang tidak dapat diartikan berada atau bertempat seperti 
perkataan Bung Karno pada tanggal 23 Oktober 1946 


"Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. 
Tuhan bersemayam di gubuk si miskin" 


Apa yang disampaikan oleh bung Karno serupa dengan contoh riwayat yang termuat pada Syarah 
Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 ketika menjelaskan tentang orang-orang seperti Dzul 
Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij 


kekkkk kekkkk 


awal kutipan 


"Dengan sedikit keraguan, Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, “Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (717) 17 


matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas 
airmata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam 
(tahajjud) dan janggut mereka pun lebat” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul in'kuntum 
tuhib'bunallah fattabi'unt — Katakanlah: Vika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” 


Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 


Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, 
bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, 
penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.” 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Jika yang dimaksud dengan "Allah ta'ala bersemyamam di atas Arsy" dalam arti kebesaran status 
atau sejenisnya, maka ini adalah benar, dan semua muslim mesti percaya hal itu. Ini adalah arti 
yang paling indah yang bisa mengerti dari pernyataan ini, dan itu bagaimana yang harus dipahami, 
karena Allah memiliki asma yang paling indah. 


Namun, tidak benar menyatakan bahwa “Allah ta'ala bersemyamam di atas Arsy" bukti 
menunjukkan Allah berada (bertempat) di atas Arsy dalam arti lokasi dan arah, karena Allah ta'ala 
mengatakan kepada kita bahwa Dia tidak menyerupai apa pun, dan karena di atas dengan arti 
lokasi dan arah bukanlah arti yang paling indah dari lafad itu, dan jika di katakan di atas, maka 
pasti ada sesuatu di bawahnya, maka tidak benar di katakan di atas tapi terpisah dengan 
ciptaanNya, atau mungkin ada maksud lain dari kata terpisah ? 


Jika terpisah, maka apakah ada jarak, apakah jarak terbatas atau tidak terbatas, dan itu berarti 
ada ruang lagi untuk Allah ta'ala, terus apakah ruang itu godim: tanpa permulaan tidak di ciptal, 
atau ada permulaan ? 


Jika tidak ada permulaan berarti ada selain Allah ta'ala yang godim, dan jika ada permulaan Idi 
Cipta), maka artinya tidak terpisah dengan ciptaan...! 


Jika Allah ta'ala berada di suatu tempat, maka Dia akan memiliki batas berdekatan dengan tempat 
(Arsy), dan dengan batas ini akan menjadi adanya bentuk tertentu, dan seperti setiap bentuk itu 
perlu ditetapkan dan di adakan, yaitu diciptakan oleh pencipta, sama seperti semua bentuk 
lainnya, maka dengan Allah ta'ala berada di suatu tempat berarti bahwa Allah ta'ala akan 
membutuhkan pencipta, dan berarti Dia seperti ciptaan. Itulah mengapa salaf mengatakan bahwa 
sifat Allah itu bila kaif: tanpa bagaimana, yaitu, tanpa bentuk. Ini sebenanrnya sudah jelas. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1980. Hati orang beriman yang sanggup menerimanya 


Al-Hafizh al-Bayhagi dari jalur Yahya ibn Yahya telah meriwayatkan bahwa ia -Yahya ibn Yahya- 
berkata: Suatu saat ketika kami berada di majelis al-Imam Malik ibn Anas, tiba-tiba datang 
seseorang menghadap beliau, seraya bekata: Wahai Abu Abdlillah, ar-Rahman 'Ala al-arsy 
Istawa, bagaimankah Istawa Allah? Lalu al-Imam Malik menundukan kepala hingga badanya 
bergetar dan mengeluarkan keringat. Kemudian beliau berkata: “al-Istiwa' telah jelas - 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7113 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penyebutannya dalam al-@uran- (al-Istiwa Ghair Majhul), dan “Bagaimana (sifat benda)” tidak 
logis dinyatakan kepada Allah (al-Kayf Ghair Ma'gul), beriman kepada adanya sifat al-Istiwa 
adalah wajib, dan mempermasalahkan masalah al-Istiwa tersebut adalah perbuatan bid'ah. Dan 
bagiku, engkau tidak lain kecuali seorang ahli bid'ah”. Lalu al-Imam Malik menyuruh murid- 
muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Al-Imam al-Bayhagi berkata: “Selain 
dari al-Imam Malik, pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Rabi'ah ibn Abd ar-Rahman, guru 
dari al-Imam Malik sendiri” (Al-Asma' Wa ash-Shifat, h. 408). 


Imam Malik ra marah dikarenakan orang tersebut bertanya "Bagaimanakah Istawa Allah ?" 


Jika orang bertanya "Bagaimanakah Istawa Allah" maka orang tersebut telah memaknai secara 
dzahir/harfiah/tertulis/terulis dari sifat istawa atau bersemayam Allah yakni berada atau bertempat 
atau duduk. 


Ini jelas merupakan keyakinan tasybih (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya), dan karena itu 
al-Imam Malik meyebut orang ini sebagai ahli bid'ah” (Furgan al-Guran Bain Shifat al-Khaliy Wa 
al-Akwan, h. 22). 


Jadi orang tersebut dimarahi oleh Imam Malik ra karena mempertanyakan Istawa dengan kata 
“Bagaimana?". Seandainya orang itu hanya bertanya apa makna ayat tersebut, sambil tetap 
meyakini bahwa ayat tersebut tidak boleh diambil makna dzahirnya, maka tentu Imam Malik ra 
tidak membantah dan tidak mengusirnya. 


Allah ta'ala Maha Mendengar dan Allah ta'ala Maha Melihat namun tidak boleh ditanyakan 
bagiamana Allah ta'ala mendengar atau bagaimana Allah ta'ala melihat. 


Imam Sayyidina Ali ra berkata “Sesungguhnya yang menciptakan ayna (tempat) tidak boleh 
dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang menciptakan kayfa (sifat-sifat 
makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Ibnu Hajar al Asgallani dalam Fathu al Bari-nya,1/221: “Karena sesungguhnya jangkauan akal 
terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek untuk menggapainya, maka tidak boleh 
dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan bagaimana begini? Sebagaimana tidak boleh 
juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-Nya: Di mana?.” 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 
Ya ge Yg jl Sa SEA sala Gis Ot J3 WE, JB 3S AS YR AI yi Ja Pai ada 
bab IS Il ah 
“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7119 


kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" 


Sedangkan hadits kisah budak jariyah di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh 
Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami tidak dapat dipergunakan sebagai landasan dalam i'tigod. 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang ketika itu baru masuk Islam. Dapat diketahui dari 
ungkapannya “Lalu aku mengucapkan, Yarhamukallah (semoga Allah memberi Anda rahmat) '. 
Maka seluruh jamaah menujukan pandangannya kepadaku. Aku berkata, Aduh, celakalah ibuku! 
Mengapa Anda semua memelototiku? Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha 
mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam" 


Hal pokok yang disampaikan oleh hadits terebut adalah pada bagian perkataan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang artinya, “Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada 
percakapan manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-Guran.” 


Hadits tersebut khususnya pada bagian kisah budak Jariyah dikatakan syadz untuk dijadikan 
landasan menyangkut masalah akidah (itigod) karena tidak dapat dikatakan “di mana” atau 
bagaimana bagi Allah Azza wa Jalla. Begitupula hadits tersebut tidak diletakkan dalam bab 
tentang iman (i'tigod) namun pada bab tentang sholat. 


Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) maka ia 
mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus syariah. Yakni 
pertanyaan “Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah bukan tempat 
Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan tempat dan juga bisa 
digunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Jadi maknanya, “Seberapa besar 
pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul kodri 
jiddan (derajat Allah sangat tinggi) 


Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Abu Usamah 
telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari Ibnu Asywa' dari Amir dari Masrug dia berkata, 
“Aku berkata kepada Aisyah, 'Lalu kita apakah firman Allah: “Kemudian dia mendekat, lalu 
bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah 
atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan) ' (Os. an-Najm: 8-10). Aisyah menjawab, (Yang dimaksud ayat tersebut) adalah 
Jibril. Dia mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki, dan pada kesempatan ini, dia 
mendatangi beliau dalam bentuknya yang sesungguhnya, sehingga dia menutupi ufuk langit'.” (HR 
Muslim 260) 


Dari Masrug dia berkata, “Aku yang duduk bersandar dari tadi, maka aku mulai duduk dengan 
baik, lalu aku berkata, Wahai Ummul Mukminin! Berilah aku tempo, dan janganlah kamu 
membuatku terburu-buru, (dengarlah kata-kataku ini terlebih dahulu), bukankah Allah telah 
berfirman: walagad raaahu bialufugi almubiini (AS at Takwir (81:23) dan Firman Allah lagi: 
walagad raaahu nazlatan ukhraa (AS An Najm 53:13) Maka Aisyah menjawab, “Aku adalah orang 
yang pertama bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. mengenai perkara ini dari 
kalangan umat ini. Beliau telah menjawab dengan bersabda: Yang dimaksud 'dia' dalam ayat itu 
adalah Jibril (bukan Allah), “aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk asalnya kecuali dua kali 
saja, yaitu semasa dia turun dari langit dalam keadaan yang terlalu besar sehingga memenuhi di 
antara lagit dan bumi.” (HR Muslim 259) 


Dalam Tafsir Al Bahr al Muhith dan Kitab “Amali (Imam Al-Hafiz Al-'Iragi), Pakar tafsir, al Fakhr ar- 
Razi dalam tafsirnya dan Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsir al Bahr al Muhith mengatakan: 
“Yang dimaksud yo «8 slawll (man fissama-i) dalam ayat tersebut (AS Al-Mulk (67:16) adalah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7120 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


malaikat”. Ayat tersebut tidak bermakna bahwa Allah bertempat di langit. Perkataan 'man' yaitu 
'siapa' dalam ayat tadi berarti malaikat bukan berarti Allah berada dan bertempat di langit. 


Dalam tafsir jalalain Imam Suyuthi -rahimahullah mengatakan : Yang dimaksud yo 48 claw 
(man fissama-i) dalam ayat tersebut adalah kekuasaan/kerajaan dan gudrat-Nya (Shulthonihi wa 
gudratihi ) jadi yang di langit adalah kekuasaan dan gudratnya (Shulthonihi wa gudratihi) bukan 
dzat Allah. 


Nabi Musa as tidak pernah mengatakan bahwa Allah ta'ala berada atau bertempat di langit 
ataupun berada atau bertempat di atas Arsy. 


Nabi Musa as contohnya mengatakan sebagaimana yang termuat dalam firmanNya yang artinya 
"Tuhan Yang memelihara langit dan bumi" (AS Al Israa (17):102) 


Arsy diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla sehingga tidak ada yang patut 
dijadikan Raja Manusia sebagaimana firmanNya malikinnaas, “Raja manusia” (AS An Naas 
(1141:2) 


Rasulullah bersabda “wa Robbal 'arsyil “azhiimii” , “Tuhan yang menguasai “Arsy” (HR Muslim 
4888) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya" 


Firaun berkeyakinan bahwa dirinya adalah Tuhan dan menurut Firaun setiap yang ada pastilah 
mepunyai tempat padahal Tuhan tidak serupa dengan apapun sebagaimana firmanNya dalam 
(AS Assyura (42/:11) dan memang makhlukNya membutuhkan atau berbatas atau dibatasi oleh 
tempat. 


Allah ta'ala tidak membutuhkan atau berbatas atau dibatasi oleh tempat. Allah Maha Kuasa tidak 
ada satupun yang kuasa membatasiNya. 


Jadi sebagaimana pula yang telah disampaikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/25/bersemayam-bukan-bertempat/ bahwa istawa atau 
bersemayam sebaiknya tidak dimaknai secara dzahir/harfiah/tertulis/tersurat sebagai berada atau 
bertempat atau bahkan duduk namun kita gunakan makna bathin/majaz/kiasan'tersirat dari istawa 
atau bersemayam yakni terkait dengan hati (galb) 


Imam Sayyidina Ali r.a. menyampaikan bahwa galb mempunyai lima nama, 


Pertama, disebut shadr, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya Islam (nuuru-l-islaam). Hal 
ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, “Adakah sama dengan mereka yang 
dibukakan shadrnya untuk Islam...” (AS Az Zumar (39| :227. 


Kedua, disebut galb, karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan. Hal ini sebagaiamana 
firman-Nya, “Mereka itulah yang ditulis dalam hatinya terdapat keimanan.” (AS Al Mujaadilah 
(581:227 


Ketiga disebut fu'aad karena ia merupakan tempat terbitnya ma'rifah. Hal ini sebagaimana Firman 
Allah Subhanahu wa ta'ala, Fu'aad tidak pernah mendustai apa-apa yang dilihatnya' (AS An Najm 
(231:11). 

Keempat disebut lubb, karena ia merupakan tempat terbitnya tauhid. Hal ini sebagaimana firman- 
Nya, “Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah 
ayat-ayat bagi ulil albaab (sang pemilik lubb) (AS Ali Imran (31:190). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7121 


Kelima, disebut syagf, karena hati merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi dan 
mencintai sesama makhluk. Hal ini sebagaimana firman-Nya, 'Sungguh ia (Zulaikha) telah 
dikuasai oleh rasa cinta yang membara....' (AS Yusuf (12):30) 


Selain nama-nama yang telah disebutkan, hati pun disebut juga dengan nama habbah al-guluub. 
Disebut demikian, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya, sebagaimana yang diterangkan 
Allah dalam hadis gudsi-Nya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar r.a.: 
“Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu menampung Aku. Hanya hati orang beriman 
yang sanggup menerimanya.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ” Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan 
jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah" 


Hati orang beriman yang menjadi wadah dari nikmat-nikmat Allah yakni nikmat cahayaNya atau 
nikmat ilImuNya 


Jasad adalah wadah bagi bathin, bathin adalah jasad bagi ruhani, ruhani adalah wadah bagi hati, 
hati adalah wadah bagi akal galbu, akal galbu adalah wadah bagi sirr al ghaib atau wadah dari 
nikmat-nikmat Allah, nikmat cahayaNya, nikmat ilImuNya tanpa batas. 


Firman Allah ta'ala 
PG NAN dea 
"Kursi Allah meliputi langit dan bumi" (AS Al Bagarah (21: 255 ) 


Abu Kuraib dan Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, keduanya berkata bahwa Ibnu 
Idris telah menceritakan kepada kami dari Mutharrif dari Ja'far bin Abi al Mughirah dari Sa'id bin 


Jubair dari Ibnu “Abbas, beliau berkata tentang “wasi'a kursiyyuhu (kursiNya meliputif” : “kursiNya 
yaitu IlmuNya”. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi 
segala sesuatu”. (AS Ath Thalag (65:12) 


“Ilmu Engkau meliputi segala sesuatu” (AS al Mu'min / al Ghaafir (40J:7) 
Akal galbu adalah makna bathin/majaz/kiasan'/tersirat dari 'Arsy 
Sirr al ghaib adalah makna bathin/majaz/kiasan'tersirat dari Kursi Allah atau ilmuNya 


Dalam sebuah hadit @udsi Allah Azza wa Jalla berfirman: "Telah Kucipta seorang malaikat di 
dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada shadr. Di dalam shadr itu ada 
galb. Di dalam galb itu ada fu aad. Di dalam fu'aad itu ada syagf. Di dalam syagf itu ada lubb. Di 
dalam lubb itu ada sirr. Dan di dalam sirr itu ada Aku.” 


Muslim yang telah dikarunia nikmatNya, nikmat cahayaNya, nikmat ilmuNya adalah muslim yang 
dekat dengan Allah sehingga bermakrifat. 


Muslim yang bermakrifat atau muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7122 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


sala al pdl jaka ji mean se ML hnya akn Aa dor Ka En 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 


Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNye”. 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (51:28) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7123) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga terbentuklah muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh 


Tanda seorang telah dikarunia nikmatNya, nikmat cahayaNya, nikmat ilmuNya adalah muslim 
yang sholeh sehingga berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para Nabi, para 
Shiddigin, para Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”..Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49J:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah "Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7122 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Dalam hadits gudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-Ku, 
tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan 
Tautig HidayahNya” 


Abu Yazid al Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi-Nya 
dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya". 


Sahl Ibn “Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) mengenal 
Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang 
yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka — 
untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 


As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Jika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa sebenarnya 
wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang tahu tentang 
Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajakrkan Allah kepada mereka. 
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang bertakwa". 


Dari Abu Umamah ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “berfirman Allah Yang 
Maha Besar dan Agung: “Diantara para wali-Ku di hadhirat-Ku, yang paling menerbitkan iri-hati 
lalah si mu'min yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam shalat, yang paling 
baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepada-Nya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. 
la tak terlihat di antara khalayak, tak tertuding dengan telunjuk. Rezekinya secukupnya, tetapi 
lapun sabar dengan hal itu. Kemudian Beliau shallallahu alaihi wasallam menjentikkan jarinya, lalu 
bersabda: ”Kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat 
kurangnya”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal)”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wasiat bahwa setelah wafatnya Beliau 
maka pengganti Beliau sebagai Imamnya para Wali Allah adalah Sayyidina Ali ra dan kedudukan 
dan tugas Imam Wali Allah seperti Nabi , penerus pemimpin perjuangan agama, namun kita 
ketahui, paham dan yakini bahwa tiada Nabi setelah Rasulullah. 


Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata kepada Ali, -ketika beliau 
mengangkatnya sebagai pengganti (di Madinah) dalam beberapa peperangan beliau. Ali bertanya: 
Apakah anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak! beliau menjawab: Wahai Ali, 
tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? 
hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Dan saya juga mendengar beliau bersabda pada Perang 
Khaibar, Sungguh, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai 
Allah dan RasulNya dan Allah dan RasulNya juga mencintainya. Maka kami semuanya saling 
mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau bersabda: Panggilllah Ali! (HR Muslim 4420) 


Wasiat seperti di atas yang pada umumnya disalahpahami oleh kaum Syiah sehingga 
menimbulkan perselisihan karena perbedaan pendapat yang bahkan dapat berakibat saling 
membunuh di antara manusia yang telah bersyahadat. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7125) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: “Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Imam Sayyidina Ali ra adalah bertindak sebagai Nabi namun bukan Nabi karena tidak ada Nabi 
setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imam para Wali Allah 


Imam para Wali Allah yakni imam dari para kekasih Allah (Wali Allah) yakni hamba-hamba Allah 
yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah 
tidak akan punah dari peredarannya. 


Bumi ini tidak akan kosong dari Imam dan para Wali Allah. Setiap mereka wafat maka Allah Azza 
wa Jalla akan menggantikan mereka dengan yang lain sehingga agama Islam beserta Al Guran 
tetap terjaga sampai akhir zaman 


Imam Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha'i: “Bumi ini tidak akan kosong 
dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan 
keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan tetapi, berapakah 
jumlah mereka dan dimanakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang 
mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. 
Dengan mereka, Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai dapat diterima oleh orang- 
orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka 
kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, 
tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka 
bumi dan para da'i kepada agamaNya yang lurus. Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka” 


Al @uran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 


Al Guran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (OS Al A'raf (71:43) 


Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan 
penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat 


Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ Imam Mazhab yang empat 
adalah termasuk Assab'ul-matsani atau para penunjuk dalam perkara syariat. Sedangkan para 
penunjuk untuk perkara memperjalankan diri atau mendekatkan diri kepada Allah adalah para Wali 
Allah dengan para pemimpin Wali Allah. 


Assab'ul-matsani atau Empat pemimpin para imam atau pemimpin para auliya'ullah yang disebut 
dengan al-Agthab al-Arba'ah (empat wali kutub) / A'immatuththarigah wal-hagigah setiap zaman 
sampai akhir zaman. Contohnya adalah Syekh Ahmad Arrifa'i, Syekh Abdul-Gadir al-Jailani, 
Syekh Ahmad al-Badawi dan Syekh Ibrahim Addusugi Radliallahu anhum ajma'in dan seterusnya 


Wassalaamu 'alaikum... 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7126 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1981. Tidak menolak hadits tentang budak Jariyah 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier adalah pengikut syiatan dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. 
Mereka meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 


Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai 
Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi.” (@S al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi sebagai pengikut syaitan maka 
mereka berupaya menyesatkan umat manusia, contohnya kepada kaum Nasrani 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (OS al-Ma'idah: (5:77) 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


Kaum Nasrani berkeyakinan bahwa mereka merasa mengikuti agama yang dibawa Nabi Isa “Alaihi 
Salam padahal kenyataannya mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus, Yahudi dari 
tarsus yang mengaku sebagai pengikut Rasul atau pengikut Nabi Isa “Alaihi Salam 


Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh seluruh gereja yang menghargai santo, 
termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, dan beberapa denominasi Lutheran. Dia 
berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang-orang bukan Yahudi, dan dianggap 
sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal Gereja, dan merupakan pendiri kekristenan 
bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya menjadi bagian penting Perjanjian Baru. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, 
agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka 
(pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa 
pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing- 
masing).” (AS Al Mu'minun (23) : 52-53) 

Kaum Zionis Yahudi menyesatkan kaum Nasrani salah satu contohnya adalah menempatkan 
Tuhan di surga dan yang dekat dengan manusia adalah Yesus orang yang diserupakan dengan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7127 


nabi Isa as sebagai putera Tuhan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya : Dan karena ucapan mereka : “Sesungguhnya kami telah 
membunuh Al Masih, “Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan 
tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 'Isa 
bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) “sa, 
benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan 
tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin 
bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa. (AS An Nisaa (411157) 


Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 'Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (AS An Nisaa (41:158) 


Ayat ini adalah sebagai bantahan terhadap anggapan orang-orang Yahudi, bahwa mereka telah 
membunuh Nabi 'Isa a.s. 


Kaum Zionis Yahudi tentu berupaya pula untuk menyesatkan kaum muslim, salah satu contohnya 
dengan paham sekulerisme, pluralisme dan liberalisme sebagaimana yang telah disampaikan 
dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/30/2010/01/18/sekularisme-pluralisme-dan- 
liberalisme/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/30/2012/01/15/bisa-terjerumus-sekulerisme/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/30/2012/03/04/paham-sekulerisme/ 


Contohnya paham Sekulerime pada hakikatnya adalah paham yang menghindarkan manusia 
dalam kehidupannya me'referensi” kepada Allah ta'ala 


Paham Sekulerisme menyudutkan atau menempatkan Allah ta'ala di tempat yang tinggi dan 
menyerahkan “urusan dunia” kepada manusia di muka bumi. Kaum Zionis Yahudi bertujuan 
menjadikan mereka sebagai pemimpin atau raja manusia di muka bumi dengan konsep “the new 
world order” atau “tatanan dunia baru”. Mereka menjadikan Amerika yang merupakan representatif 
dari kaum Zionis Yahudi sebagai pemimpin. 


Dengan penguasaan mereka dalam militer, farmasi dan bidang-bidang lainnya, mereka merasa 
berhak menentukan mana manusia yang berhak hidup maupun diakhiri hidupnya (dibunuh). 


Hal ini telah mereka perlihatkan ketika mereka melenyapkan ras suku Indian dari benua Amerika. 
Ditengarai Amerika melakukan pemusnahan masal dan perang biologi melalui penyebaran kuman- 
kuman dan penyakit-penyakit terhadap penduduk asli, suku Indian. 


Beberapa data yang tertuang dalam The Atlas of the North American Indian, and the Conspiracy 
of Pontiac and the Indian War after the Conguest of Canada, menunjukkan bahwaJenderal 
Amherts, telah “menyetujui” pendistribusian selimut dan sapu tangan yang telah terkontaminasi 
bibit cacar untuk digunakan sebagai alat perang wabah penyakit terhadap Indian Amerika. Bahkan 
ada bukti tertulis berupa surat yang ditulis sendiri oleh Jeffrey Amherst. Dalam suratnya kepada 
Kolonel Henry Bouguet, Komandan angkatan bersenjata Inggris, Jenderal Amherts bertanya : 
“Tidak bisakah diatur suatu cara bagi pengiriman bibit campak kepada suku-suku Indian yang 
tidak menyenangkan itu? Dalam hal ini kita harus menggunakan berbagai strategi untuk dapat 
mengurangi jumlah mereka.” Bouguet menjawab, “Saya akan mencoba untuk menularkan 
penyakit tersebut kepada mereka melalui selimut-selimut yang akan jatuh ke tangan mereka dan 
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut tertular.”. 


Bagi kaum Zionis Yahudi, manusia yang paling pandai atau paling unggul adalah Tuhan dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7128 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berhak memimpin serta mengatur kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Bagi mereka Tuhan 
kaum beragama hanyalah persepsi akal manusia belaka. Naudzubillah min zalik. 


Contoh lainnya kaum Zionis Yahudi menyesatkan kaum muslim dengan mengajak kaum muslim 
memaknai Al Guran dan As Sunnah dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau 
memahami dengan “terjemahkan saja” yakni memahami dari sudut arti bahasa (lughot) dan isitilah 
(terminologi) saja sebagaimana kompetensi yang dikuasai oleh kaum Zionis Yahudi yang 
diperlukan untuk menghasut kaum muslim atau melancarkan ghazwul fikri (perang pemahaman) 
sehingga timbul perselisihan karena perbedaan pemahaman. 


Padahal untuk memahami Al Guran dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan 
kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi'). 
Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan 
ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


Kaum Zionis Yahudi ditengarai menyesatkan kaum muslim bahwa Tuhan berada atau bertempat 
di langit atau bertempat di atas “Arsy , salah satu contohnya dengan memahami hadits kisah 
budak Jariyah di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin al-Hakam as- 
Sulami secara makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahaminya dengan arti bahasa 
semata. 


Tentulah kaum muslim tidak menolak hadits seperti hadits kisah budak jariyah di dalam kitab 
Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang ketika itu baru masuk Islam. Dapat diketahui dari 
ungkapannya “Lalu aku mengucapkan, “Yarhamukallah (semoga Allah memberi Anda rahmat) '. 
Maka seluruh jamaah menujukan pandangannya kepadaku. Aku berkata, Aduh, celakalah ibuku! 
Mengapa Anda semua memelototiku? Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha 
mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam” 


Hal pokok yang disampaikan oleh hadits terebut adalah pada bagian perkataan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang artinya, “Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada 
percakapan manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-@ur'an.” 


Hadits tersebut khususnya pada bagian kisah budak Jariyah dikatakan syadz untuk dijadikan 
landasan menyangkut masalah akidah (itigod) karena tidak dapat dikatakan “di mana” atau 
bagaimana bagi Allah Azza wa Jalla. Begitupula hadits tersebut tidak diletakkan dalam bab 
tentang iman (i'tigod) namun pada bab tentang sholat. 


Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) maka ia 
mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus syariah. Yakni 
pertanyaan 'Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah bukan tempat 
Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan tempat dan juga bisa 
digunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Jadi maknanya, “Seberapa besar 
pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul kodri 
jiddan (derajat Allah sangat tinggi) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna (tempat) tidak boleh 
dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang menciptakan kayfa (sifat-sifat 
makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Ibnu Hajar al Asgallani dalam Fathu al Bari-nya,1/221: “Karena sesungguhnya jangkauan akal 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7129 


terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek untuk menggapainya, maka tidak boleh 
dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan bagaimana begini? Sebagaimana tidak boleh 
juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-Nya: Di mana?.” 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 
Ya Sl Y d K3 IE ea alan IS SEL, Jis M9 AJ Kn al Ja J HO 2s 
bah IS Il ah au, 
“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" 


Jadi kaum muslim bukannya menolak hadits kisah budak Jariyah namun untuk ayat-ayat 
mutasyabihat menolaknya memaknainya secara dzahir/harfiah/tertulis/tersurat 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul 
Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena 
pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7130 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya 
“Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Sedangkan hadits tentang Isra Mi'raj tidak satupun yang dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mi'raj atau berpergian ke tempat Allah Azza wa Jalla. 


Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Abu Usamah 
telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari Ibnu Asywa' dari Amir dari Masrug dia berkata, 
“Aku berkata kepada Aisyah, 'Lalu kita apakah firman Allah: (Kemudian dia mendekat, lalu 
bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah 
atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan) ' (Os. an-Najm: 8-10). Aisyah menjawab, (Yang dimaksud ayat tersebut) adalah 
Jibril. Dia mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki, dan pada kesempatan ini, dia 
mendatangi beliau dalam bentuknya yang sesungguhnya, sehingga dia menutupi ufuk langit.” (HR 
Muslim 260) 


Berikut penjelasan ulama yang sholeh dari kalangan keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam yakni Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki. Kami kutipkan dari terjemahan kitab beliau 
yang aslinya berjudul “Wa huwa bi al'ufug al-a'la” diterjemahkan oleh Sahara publisher dengan 
judul “Semalam bersama Jibril “alaihissalam” 


kekkk keke 


awal kutipan 
Mi'raj dan Syubhat tempat bagi Allah (hal 284) 


Walaupun dalam kisah mi'raj yang didengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya 
Rasulullah, seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya 
terdapat jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek 
lagi dari itu, tetapi beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang 
hamba). 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika 
ditelan hiu dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah 
taala dengan ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, 
ketidakterbatasannya dan ketidaktertangkapnya. Menurut suatu pendapat ikan hiu itu 
membawa Nabi Yunus alaihissalam sejauh perjalanan enam ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh 
al Baghawi dan yang lainnya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7131 ) 


Apabila anda telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi 
wasallam naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan beliau di 
hadapan penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Penegertian ini 
dikuatkan dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan sebagai 
penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat beliau tanpa 
menggunakan burag. 


Mi'raj dan Arah (hal 286) 


Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi 
Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak 
berarti adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci- 
sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah 
dari tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan 
bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di 
tempat itu atau menempati tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan 
tempat. Maka kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah 
kembali Beliau meminta di tempat itu karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang 
lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di 
bumi. 


Walaupun beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam 
ketika ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama 
dalam kedekatan dengan Allah ta'ala. Kaerena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari 
tempat, dan suci dari menempati ruang. 


Al Gurthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al 
Maliki mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari 
Imam al-Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia 
ditanya, “Apakah Allah berada di suatu arah?” Ia menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu” 
Ia ditanya lagi, “Apa yang ditunjukkan oleh hadits ini?” Ia menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin 
Matta alaihissalam menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan 
menjadi berada di dasar laut dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan 
selain Engkau. Mahasuci Engkau, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” 
sebagaimana Allah ta'ala memberitakan tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam duduk di atas rak-rak yang hijau dan naik hingga sampai ke suatu tempat di 
mana Beliau dapat mendengar gerak @alam dan bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan 
mewahyukan apa yang Ia wahyukan kepadanya, tidaklah Beliau shallallahu alaihi wasallam 
lebih dekat kepada Allah dibandingkan Nabi Yunus alaihissalam yang berada dikegelapan 
lautan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan para hambaNya, Ia mendengar doa 
mereka, dan tak ada yang tersembunyi atasNya, keadaan mereka bagaimanapun mereka 
bertindak, tanpa ada jarak antara Dia dengan mereka". 


Jadi, la mendengar dan melihat merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada 
malam yang gelap di bumi yang paling rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih 
para pengemban “Arsy di atas langit yang tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang gaib dan yang nyata. Ia mengetahui segala sesuatu dan dapat membilang segala 
sesuatu. 
“““# akhir kutipan 


kekkk 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1982. Tidaklah Tuhanmu Lupa 


Telah sempurna agama Islam maka telah sempurna atau tuntas segala laranganNya, apa yang 
telah diharamkanNya dan apa yang telah diwajibkanNya, selebihnya adalah perkara yang 
didiamkanNya atau dibolehkanNya. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “dan tidaklah Tuhanmu lupa” (AS Maryam (191:64) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (AS Al- 
Maaidah: (5| : 3) 


Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (AS. al-Maidah (5J:3) berkata, “Tidak ada sesuatu yang halal 
melainkan yang Allah halalkan, tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan 
dan tidak ada agama kecuali perkara yang di syariatkan-Nya.” 


Rasulullah Shallallau “Alaihi wa Sallam bersabda: “Apa-apa yang Allah halalkan dalam kitabNya 
adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan dalam kitabNya adalah haram, dan apa-apa yang 
didiamkanNya adalah dibolehkan. Maka, terimalah kebolehan dari Allah, karena sesungguhnya 
Allah tidak lupa terhadap segala sesuatu.” Kemudian beliau membaca (Maryam: 64): “Dan tidak 
sekali-kali Rabbmu itu lupa.” (HR. Al Hakim dari Abu Darda', beliau menshahihkannya. Juga 
diriwayatkan oleh Al Bazzar) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda “Orang muslim yang paling besar dosanya 
(kejahatannya) terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu 
yang sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum muslimin, tetapi akhirnya sesuatu 
tersebut diharamkan (dilarang) bagi mereka karena pertanyaannya.” (HR Bukhari 6745, HR 
Muslim 4349, 4350) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam 
urusan agama yang tidak ada sumbernya (tidak turunkan keterangan padanya) maka 
tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari “Aisyah radliallahu “anha berkata: Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini 
yang tidak ada perintahnya (tidak turunkan keterangan padanya) maka perkara itu tertolak.” (HR 
Bukhari 2499) 


Kedua hadits di atas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa kita tidak 
boleh membuat perkara baru (bid'ah) atau mengada-ada dalam urusan agama atau mengada-ada 
dalam urusan kami yakni mengada-ada dalam perkara syariat, mengada-ada dalam urusan yang 
merupakan hak Allah Azza wa Jalla menetapkannya atau mensyariatkannya. 


Agama bukanlah berasal dari akal pikiran manusia namun bersumber hanya dari Allah Azza wa 
Jalla 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7133 


Dari Ibnu “Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “di dalam agama itu 
tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah- 
Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa agama atau 
perkara yang disyariatkanNya yakni apa yang telah diwajibkanNya (jika ditinggalkan berdosa), apa 
yang telah dilarangNya dan apa yang telah diharamkanNya (jika dilanggar berdosa). Allah ta'ala 
tidak lupa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban , maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan beberapa larangan, 
maka jangan kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu 
pertengkarkan dia: dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada 
kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan 
oleh an-Nawawi dan tercantum dalam hadits Arba'in yang ketiga puluh) 


Kesimpulannya bid'ah dalam “urusan agama” (urusan kami) adalah bid'ah dalam urusan yang 
merupakan hak Allah Azza wa Jalla menetapkannya atau mensyariatkannya atau bid'ah dalam 
perkara syariat yakni mengada-ada larangan yang tidak dilarangNya atau mengharamkan sesuatu 
yang tidak diharamkanNya atau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf (7) : 33) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk 
mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang la ajarkan padaku pada hari ini: “Semua yang telah 
Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, 
tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka 
dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, 
serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak 
turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan tidak membuat sesuatu larangan yang 
tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak melarang para Sahabat berpuasa sunnah 
setiap bulan hijriah melebihi apa yang telah beliau contohkan hanya 3 hari karena Allah Azza wa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jalla memang tidak melarangnya 


Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Syahin Al Washithiy telah menceritakan kepada kami 
Khalid bin “Abdullah dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Galabah berkata, telah mengabarkan kepada 
saya Abu Al Malih berkata Aku dan bapakku datang menemui “Abdullah bin “Amru lalu dia 
menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dikabarkan tentang 
shaumku lalu Beliau menemuiku. Maka aku berikan kepada Beliau bantal terbuat dari kulit yang 
disamak yang isinya dari rerumputan, lalu Beliau duduk diatas tanah sehingga bantal tersebut 
berada di tengah antara aku dan Beliau, lalu Beliau berkata: Bukankah cukup bagimu bila kamu 
berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulannya? “Abdullah bin “Amru berkata: Aku katakan: 
Wahai Rasulullah? (bermaksud minta tambahan) . Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Lima hari. 
Aku katakan lagi: Wahai Rasulullah? Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Tujuh hari. Aku katakan 
lagi: Wahai Rasulullah? Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Sembilan hari. Aku katakan lagi: 
Wahai Rasulullah? Beliau berkata: Silahkan kau lakukan Sebelas hari. Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: Tidak ada shaum melebihi shaumnya Nabi Daud Aalaihissalam yang 
merupakan separuh shaum dahar, dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. (HR Bukhari 1844). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencontohkan menghindari mewajibkan sesuatu yang tidak 
diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mencontohkan meninggalkan sholat tarawih 
berjama'ah dalam beberapa malam agar kita tidak berkeyakinan bahwa sholawat tarawih 
berjama'ah sepanjang bulan Ramadhan adalah kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa. 


Rasulullah bersabda “Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada sesuatu 
pun yang menghalangiku untuk keluar dan shalat bersama kalian, hanya saja aku khawatir (Shalat 
tarawih itu) akan diwajibkan atas kalian.” (HR Muslim 1270 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencontohkan tidak mengharamkan sesuatu yang tidak 
diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti memakan daging biawak 


Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Al Anshari bahwa Abdullah bin Abbas pernah mengabarkan 
kepadanya bahwa Khalid bin Walid yang di juluki dengan pedang Allah telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia bersama dengan Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah menemui 
Maimunah isteri Nabi shallallahu “alaihi wasallam -dia adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu 
Abbas- lantas dia mendapati daging biawak yang telah di bakar, kiriman dari saudara 
perempuanya yaitu Hufaidah binti Al Harits dari Najd, lantas daging Biawak tersebut disuguhkan 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Sangat jarang beliau disuguhi makanan hingga 
beliau diberitahu nama makanan yang disuguhkan, ketika Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
hendak mengambil daging biawak tersebut, seorang wanita dari beberapa wanita yang ikut hadir 
berkata, Beritahukanlah kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam mengenai daging yang 
kalian suguhkan! Kami lalu mengatakan, Itu adalah daging biawak, wahai Rasulullah! Seketika itu 
juga Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam mengangkat tangannya, Khalid bin Walid pun berkata, 
Wahai Rasulullah, apakah daging biawak itu haram? Beliau menjawab: Tidak, namun di negeri 
kaumku tidak pernah aku jumpai daging tersebut, maka aku enggan (memakannya). Khalid 
berkata, Lantas aku mendekatkan daging tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah 
melihatku dan tidak melarangnya. (HR Muslim 3603) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa kaum muslim yang melarang 
yang tidak dilarangNya atau mengharamkan yang tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang 
tidak diwajibkanNya maka kelak akan dihalau dari telaganya. 


Dari Abu Hurairah bahwasanya ia menceritakan, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7135 


bersabda: “Pada hari kiamat beberapa orang sahabatku mendatangiku, kemudian mereka 
disingkirkan dari telaga, maka aku katakan: 'ya rabbi, (mereka) sahabatku! “ Allah menjawab: 
'Kamu tak mempunyai pengetahuan tentang yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka 
berbalik ke belakang dengan melakukan murtad, bid'ah dan dosa besar“. (HR Bukhari 6097) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Ingatlah! Ada golongan lelaki yang dihalangi dari 
datang ke telagaku sebagaimana dihalaunya unta-unta sesat. Aku memanggil mereka, Kemarilah 
kamu semua'. Maka dikatakan, “Sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu selepas kamu 
wafat. Maka aku bersabda: Pergilah jauh-jauh dari sini. (HR Muslim 367) 


Siapakah orang-orang yang kelak dihalau dari telaga ? 


Mereka adalah orang-orang seperti seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni 
orang-orang yang pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim 
(as-sawad al a'zham) yang disebut juga dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) 
dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi , mereka membaca Al @uran 
dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al 
Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al Guran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


“Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” artinya sholat mereka tidak sampai ke 
hati yakni sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sehingga mereka semakin 
jauh dari Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar” (AS al Ankabut (29:45). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij karena pemahaman 
mereka telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) 
sehingga berani menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan thagut, 
berhukum dengan selain hukum Allah. 


Semboyan kaum khawarij pada waktu itu adalah “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum 
melainkan hanya dari Allah. Sayyidina Ali ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu 
hagin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). 


Kaum khawarij salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 
(AS: Al-Maa'idah: 44). Kesalahpahaman kaum khawarij sehingga berkeyakinan bahwa Imam 
Sayyidina Ali ra telah kafir dan berakibat mereka membunuh Sayyidina Ali ra 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7136 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-Guran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. Ia tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi atau khawarij suka 
mempergunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk 
menyerang kaum muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang beriman”.ILihat: kitab Sohih Bukhari jilid:4 halaman:197| 


Dalam riwayat yang termuat pada Syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 ketika menjelaskan 
tentang orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij 


kekkkk kekkkk 


awal kutipan 


“Dengan sedikit keraguan, Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, “Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: 
matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas 
airmata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam 
(tahajjud) dan janggut mereka pun lebat” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul in'kuntum 
tuhib'bunallah fattabi'unt — Katakanlah: Vika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” 


Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 


Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, 
bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, 
penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.” 

“““## akhir kutipan 


keke 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat di atas menegaskan bahwa ibadah kepada 
Allah ta'ala yang dilaksanakan oleh orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi 
atau khawarij tidaklah cukup jika tidak menimbulkan ke-sholeh-an seperti bersikap ramah, penuh 
kasih, mencintai orang-orang miskin dan papa, lemah lembut penuh perhatian dan mencintai 
saudara muslim dan menjadi pelindung bagi mereka. 


Oleh karenanya cintailah kaum muslim sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/06/cintailah-kaum-muslim/ 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7137) 


hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Cintailah kaum muslim karena orang-orang yang tidak mencintai kaum muslim atau orang yang 
mempunyai rasa permusuhan dengan kaum muslim adalah kaum Yahudi atau yang dikenal 
sekarang kaum Zionis Yahudi dan kaum musyrik. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (@S Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau ada seorang muslim membenci muslim lainnya atau bahkan membunuhnya maka 
kemungkinan besar dia adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) 
dari kaum Zionis Yahudi. 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yang karena kesalahpahamannya atau pemahamannya 
telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga 
suka bersikap keras kepada kaum muslim bahkan dapat membunuh kaum muslim dan 
membiarkan penyembah berhala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan mereka telah 
keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Dari kelompok orang ini, akan 
muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya". (HR 
Muslim 1762) 


Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi, mereka yang membaca Al 
Guran namun tidak melampaui tenggorokan, artinya tidak sampai ke hati atau tidak menjadikan 
mereka berakhlak baik, ciri-ciri lainnya adalah 

1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 

4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 
“Apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya, 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7139 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1983. Turun berdasarkan waktu setempat 


Sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan pada : 

www.fb.com/photo.php? 
fbid-346514395445508&set-at.107359016027715.15159.100002608526629.667484845 

Ulama Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa dalam mengartikan seluruh ayat-ayat sifat menurut 
dzahirnya itu dianut oleh seluruh orang salaf. Beliau menantang : "Coba kemukakan satu fatwa 
dari dari orang salaf yang hidup dalam masa 300thn sesudah Nabi yang berlainan dengan fatwa- 
ku. Kalau ada,akan ku rujuk,akan kembali dari fatwa-fatwa-ku" | Majmuah ar Rasail kubra 1/417 | 


Contohnya terhadap hadits yang artinya "Rabb Tabaraka wa Ta'la turun ke langit dunia pada 
setiap malam, yakni saat sepertiga malam terakhir" 


Ulama Ibnu Taimiyyah berpendapat "Hadits yang disepakati keshahihannya ini, merupakan dalil 
yang shahih dan gamblang, yang menyatakan turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ke langit dunia 
pada setiap malam, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah Ta'ala ini 
sesuai dengan kebesaran dan keagunganNya. Turun merupakan salah satu sifat Filiyah. Dia 
turun ketika Dia menghendaki dan kapan saja Dia menghendaki. Arti turun telah diketahui, tetapi 
bagaimana keadaan turunNya itu tidak diketahui, mengimaninya merupakan kewajiban, 
sedangkan bertanya mengenainya adalah bid'ah”. (Syarh al-Agidah al-Wasithiyah li Syaikh al- 
Islam Ibnu Taimiyah, Sa'id bin Ali bin Wahf al-Gathaniy) 


Ulama Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam “100 Pelajaran dari Kitab Agidah Wasithiyah” 
sebagaimana yang termuat contohnya pada http://amazbinabidin.blogspot.com/2008/12/keadaan- 
arsy-ketika-allah-turun-ke.html menuliskan "berimanlah anda terlebih dahulu bahwa Allah turun 
pada waktu yang telah ditentukan. Jika anda telah percaya maka tidak ada masalah setelah itu, 
jangan anda menanyakan “Bagaimana caranya?” tapi katakanlah: jika waktu sepertiga malam 
terakhir ada di Saudi, maka Allah tetap turun dan jika di Amerika sepertiga malam, maka Allah 
tetap turun juga. Kemudian jika fajar telah tiba maka habislah waktu turunnya Allah berdasarkan 
waktu setempat. 


Imam Malik bin Anas ra menghadapi hadits "Allah turun disetiap sepertiga malam” adalah, yanzilu 
amrihi (turunnya perintah dan rahmat Allah) pada setiap sepertiga malam adapun Allah Azza wa 
Jalla adalah tetap tidak bergeser dan tidak berpindah, maha suci Allah yang tiada tuhan 
selainNya. 


Ulama yang sholeh keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir 
menyampaikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7140 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kekek keke 


awal kutipan 


Maksudnya bukan secara makna yang dhohir Allah itu ke langit yang terdekat dengan bumi, 
karena justru hadits ini merupakan satu dalil yang menjawab orang yang mengatakan bahwa 
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di satu tempat atau ada di Arsy. 


Yang dimaksud adalah Allah itu senang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada 
hamba hamba Nya disaat sepertiga malam terakhir semakin dekat Kasih Sayang Allah. Allah 
itu dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Berbeda dengan makhluk, kalau dekat mesti 
ada sentuhan dan kalau jauh mesti ada jarak. “Allah laysa kamitslihi syai'un” (Allah tidak sama 
dengan segala sesuatu) (AS Assyura 11) 


Allah Subhanahu wa Ta'ala turun mendekat kepada hamba Nya di sepertiga malam terakhir 
maksudnya Allah membukakan kesempatan terbesar bagi hamba hamba Nya di sepertiga 
malam terakhir. 


Sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2 lebih dinihari.., kalau malam dibagi 3, sepertiga 
malam terakhir kira kira pukul 2 lebih, sampai sebelum adzan subuh itu sepertiga malam 
terakhir, waktu terbaik untuk berdoa dan bertahajjud. Disaat saat itu kebanyakan para kekasih 
lupa dengan kekasihnya. Allah menanti para kekasih Nya. Sang Maha Raja langit dan bumi 
Yang Maha Berkasih Sayang menanti hamba hamba yang merindukan Nya, yang mau 
memisahkan ranjangnya dan tidurnya demi sujudnya Kehadirat Allah Yang Maha Abadi. 
Mengorbankan waktu istirahatnya beberapa menit untuk menjadikan bukti cinta dan rindunya 
kepada Allah. 
“““# akhir kutipan 


kekkk 


Benarkah Salafush Sholeh mengatakan bahwa terhadap ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat 
dipahami dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahaminya dengan metodologi 
"terjemahkan saja" dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja ? 


Salaf yang sholeh mengatakan 

BIJB ASI Oli Lead Cd 3 Aan 1 Caly Sp Olla al gp Ullag ENY El 2 el gp AI JU 
5 yee bi Sel LS Lag.al 

“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza'iy, Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, Laits 


bin Sa'ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka semuanya berkata 
kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir" 


Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan: 

d8 DI 4 IE 0 pamk dadi A3 Il AI Hung Lo JS 
“Setiap sesuatu yang Allah menyifati diri-Nya dengan sesuatu itu, maka tafsirannya adalah 
bacaannya (tilawahnya) dan diam daripada sesuatu itu”. 


Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ingin memalingkan kita dari mencari makna zhahir dari 
ayat-ayat sifat dengan cukup melihat bacaannya saja, tafsiruhu tilawatuhu: tafsirannya adalah 
bacaannya. Bacaannya adalah melihat, mengikuti huruf-perhurufnya, bukan maknanya, bukan 
tafsiruhu ta'rifuhu. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi'tigodkan berdasarkan maknanya 
secara zhahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-lafazh 
ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke sana. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7141 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat , Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “Jawaban yang kita 
pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki 
kompetensi di dalamnya adalah agar mengimaninya dan tidak -secara mendetail- membahasnya 
dan membicarakannya. Sebab bagi orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman 
untuk jatuh dalam kesesatan tasybih" 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
“Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 


Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? 
Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 
benda dan anggota-anggota badan.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) sebagaimana tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang tersebut hukumnya 
“Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 
tangan (jisim) namun tidak serupa dengan tangan makhluk (jisim-jisim lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan “Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan 
langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya. Dia tidak berubah dan tidak pula berpindah. 
Dia ada sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Dia dekat tidak bersentuh dan jauh 
tidak berjarak juga tidak berarah. Tidak berlaku kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7142 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bagiNya. Dia tidak serupa dengan apapun sebagaimana firmanNya dalam (AS Assyura (42):11) 


Berkata Imam Ahlus Sunnah Abu Mansur Al-Maturidi: “Adapun mengangkat tangan ke langit 
adalah ibadah, hak Allah menyuruh hamba-Nya dengan apa yang Ia kehendaki, dan mengarahkan 
mereka kemana yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya sangkaan seseorang bahwa mengangkat 
pandangan ke langit karena Allah di arah itu, sungguh sangkaan itu sama dengan sangkaan 
seseorang bahwa Allah di dasar bumi karena ia meletakkan muka nya di bumi ketika Shalat dan 
lain nya, dan juga sama seperti sangkaan seseorang bahwa Allah di timur/barat karena ia 
menghadap ke arah tersebut ketika Shalat, atau Allah di Mekkah karena ia menunaikan haji ke 
Mekkah" (Kitab At-Tauhid - 75| 


Berkata Imam Nawawi: “Dan Dialah Allah yang apabila orang menyeru-Nya, orang itu menghadap 
ke langit (dengan tangan), sebagaimana orang Shalat menghadap Ka'bah, dan tidaklah demikian 
itu karena Allah di langit, sebagaimana bahwa sungguh Allah tidak berada di arah Ka'bah, karena 
sesungguhnya langit itu giblat orang berdoa sebagaimana bahwa sungguh Ka'bah itu Giblat orang 
Shalat” (Syarah Shahih Muslim jilid :5 hal :22) 


Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asgalani berkata: “Ibnu Batthal berkata: sesungguhnya langit itu giblat 
doa, sebagaimana Ka'bah itu giblat Shalat” (Fathul Bari, jilid 2, hal 296| 


Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi berkata: “Maka adapun angkat tangan ke arah langit ketika 
berdoa, karena sesungguhnya langit itu giblat doa” Jlttihaf, jilid 2, hal 170). kemudian Imam Al- 
Hafidh Murtadha Az-Zabidi juga berkata: “Jika dipertanyakan, ketika adalah kebenaran itu maha 
suci Allah yang tidak ada arah (jihat), maka apa maksud mengangkat tangan dalam doa ke arah 
langit ? maka jawaban nya dua macam yang telah disebutkan oleh At-Thurthusyi : 


Pertama: sesungguhnya angkat tangan ketika doa itu permasalahan ibadah seperti menghadap 
Ka'bah dalam Shalat, dan meletakkan dahi di bumi dalam sujud, serta mensucikan Allah dari 
tempat Ka'bah dan tempat sujud, maka langit itu adalah giblat doa. 


Kedua: manakala langit itu adalah tempat turun nya rezeki dan wahyu, dan tempat rahmat dan 
berkat, karena bahwa hujan turun dari langit ke bumi hingga tumbuhlah tumbuhan, dan juga langit 
adalah tempat Malaikat, maka apabila Allah menunaikan perkara, maka Allah memberikan perkara 
itu kepada Malaikat, dan Malaikat-lah yang memberikan kepada penduduk bumi, dan begitu juga 
tentang diangkat nya segala amalan (kepada Malaikat juga), dan dilangit juga ada para Nabi, dan 
langit ada syurga yang menjadi cita-cita tertinggi, manakala adalah langit itu tempat bagi perkara- 
perkara mulia tersebut, dan tempat tersimpan @adha dan Gadar, niscaya tertujulah semua 
kepentingan ke langit, dan orang-orang berdoa pun menunaikan ke atas langit'Jlttihaf, jilid 5, hal 
2441 


Begitupula hadits tentang Isra Mi'raj tidak satupun yang dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mi'raj atau berpergian ke tempat Allah Azza wa Jalla. 


Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Abu Usamah 
telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari Ibnu Asywa' dari Amir dari Masrug dia berkata, 
“Aku berkata kepada Aisyah, 'Lalu kita apakah firman Allah: “Kemudian dia mendekat, lalu 
bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah 
atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah 
Allah wahyukan) ' (Os. an-Najm: 8-10). Aisyah menjawab, (Yang dimaksud ayat tersebut) adalah 
Jibril. Dia mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki, dan pada kesempatan ini, dia 
mendatangi beliau dalam bentuknya yang sesungguhnya, sehingga dia menutupi ufuk langit'.” (HR 
Muslim 260) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7143) 


Berikut penjelasan ulama yang sholeh dari kalangan keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam yakni Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki. Kami kutipkan dari terjemahan kitab beliau 
yang aslinya berjudul “Wa huwa bi al'ufug al-a'la” diterjemahkan oleh Sahara publisher dengan 
judul “Semalam bersama Jibril “alaihissalam” 


awal kutipan "““ 
Mi'raj dan Syubhat tempat bagi Allah (hal 284) 


Walaupun dalam kisah mi'rraj yang didengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya 
Rasulullah, seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya 
terdapat jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek 
lagi dari itu, tetapi beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang 
hamba). 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika 
ditelan hiu dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah 
taala dengan ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, 
ketidakterbatasannya dan ketidaktertangkapnya. Menurut suatu pendapat ikan hiu itu 
membawa Nabi Yunus alaihissalam sejauh perjalanan enam ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh 
al Baghawi dan yang lainnya. 


Apabila anda telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi 
wasallam naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan beliau di 
hadapan penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Penegertian ini 
dikuatkan dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan sebagai 
penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat beliau tanpa 
menggunakan burag. 


Mi'raj dan Arah (hal 286) 


Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi 
Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak 
berarti adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci- 
sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah 
dari tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan 
bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di 
tempat itu atau menempati tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan 
tempat. Maka kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah 
kembali Beliau meminta di tempat itu karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang 
lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di 
bumi. 


Walaupun beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam 
ketika ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama 
dalam kedekatan dengan Allah ta'ala. Kaerena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari 


kekkk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7raa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tempat, dan suci dari menempati ruang. 


Al Gurthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al 
Maliki mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari 
Imam al-Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia 
ditanya, “Apakah Allah berada di suatu arah?” Ia menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu” 
Ia ditanya lagi, “Apa yang ditunjukkan oleh hadits ini?” Ia menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin 
Matta alaihissalam menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan 
menjadi berada di dasar laut dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan 
selain Engkau. Mahasuci Engkau, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” 
sebagaimana Allah ta'ala memberitakan tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam duduk di atas rak-rak yang hijau dan naik hingga sampai ke suatu tempat di 
mana Beliau dapat mendengar gerak @alam dan bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan 
mewahyukan apa yang Ia wahyukan kepadanya, tidaklah Beliau shallallahu alaihi wasallam 
lebih dekat kepada Allah dibandingkan Nabi Yunus alaihissalam yang berada dikegelapan 
lautan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan para hambaNya, Ia mendengar doa 
mereka, dan tak ada yang tersembunyi atasNya, keadaan mereka bagaimanapun mereka 
bertindak, tanpa ada jarak antara Dia dengan mereka". 


Jadi, la mendengar dan melihat merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada 
malam yang gelap di bumi yang paling rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih 
para pengemban “Arsy di atas langit yang tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui 
yang gaib dan yang nyata. Ia mengetahui segala sesuatu dan dapat membilang segala 
sesuatu. 


“#8 akhir kutipan "“““ 
Wassalam 
Zon di Jonggol , Kabupaten Bogor 16830 


1984. Tidak cukup dengan berjenggot untuk dapat masuk 


surga 


Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa "aswaja adalah pencela sunnah Rasulullah dan 
para ulama" 


Aswaja hanyalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah jadi jika ada seseorang yang mengaku 
aswaja maka tentu dia tidak akan mencela sunnah Rasulullah maupun mencela ulama. 


Contohnya jika seseorang aswaja menyebut-nyebut seputar berjenggot bukan berarti mencela 
sunnah Rasulullah maupun mencela ulama yang berjenggot. 


Para Sahabat pun menyebut-nyebut seputar berjenggot ketika mereka menanyakan orang-orang 
seperti seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi yang berjenggot 


Hal tersebut dapat kita ketahui dalam riwayat yang termuat pada Syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, 
No.171 ketika menjelaskan tentang orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi 
atau khawarij 


kekkkk 


kekkkk 


awal kutipan 


“Dengan sedikit keraguan, Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, “Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7145 ) 


matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas 
airmata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam 
(tahajjud) dan janggut mereka pun lebat" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul in'kuntum 
tuhib'bunallah fattabi'unt — Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” (AS Ali Imran (81:31) 


Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 


Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, 
bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, 
penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.” 


kerkk kekkk 


akhir kutipan 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ibadah kepada Allah ta'ala yang 
dilaksanakan oleh orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij 
tidaklah cukup jika tidak menimbulkan ke-sholeh-an seperti bersikap ramah, penuh kasih, 
mencintai orang-orang miskin dan papa, lemah lembut penuh perhatian dan mencintai saudara 
muslim dan menjadi pelindung bagi mereka. 


Intinya adalah jika kita menjalankan sunnah Rasulullah seperti berjenggot, seharusnyalah terwujud 
akhlakul karimah. 


Hal tersebut serupa dengan sebuah nasehat yakni, "Janganlah jenggotmu menutup mata hatimu 
dan janganpula matamu tidak terbuka seperti mata kakimu untuk melihat atau peduli dengan 
sekelilingmu". 


Orang-orang seperti seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni orang-orang yang 
pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al 
azham) yang disebut juga dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij 
(bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi , mereka membaca Al @uran 
dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al 
Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al Guran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Guran dan mereka 
menyangka bahwa Al Aur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


“Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” mempunyai makna majaz yakni 
maknanya sholat mereka tidak sampai ke hati. Sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar sehingga mereka semakin jauh dari Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7146 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar'” (AS al Ankabut (29:45). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij karena pemahaman 
mereka telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) 
sehingga berani menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan thagut, 
berhukum dengan selain hukum Allah. 


Semboyan kaum khawarij pada waktu itu adalah “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum 
melainkan hanya dari Allah. Sayyidina Ali ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu 
hagin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). 


Kaum khawarij salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 
(AS: Al-Maa'idah: 44). Kesalahpahaman kaum khawarij sehingga berkeyakinan bahwa Imam 
Sayyidina Ali ra telah kafir dan berakibat mereka membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-@uran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. la tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi atau khawarij suka 
mempergunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk 
menyerang kaum muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang beriman”.ILihat: kitab Sohih Bukhari jilid:4 halaman:197| 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi oleh Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam dikatakan sebagai “mereka yang membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan” (HR Muslim 1762) 


“Tidak melewati kerongkongan” mempunyai makna majaz yakni maknanya "tidak sampai ke hati”. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak menjadikan mereka berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Semakin banyak mengenal Allah (marifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, 
maka semakin dekat hubungan dengan-Nya. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, 
seseorang yang berilmu menjadi sombong dan semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang 
ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah (karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah 
ta'ala semakin dekat sehingga meraih magom disisiNya. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7147) 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. 


Jadi kalau ada yang memahami Al Aur'an dan As Sunnah dan mengamalkannya namun tidak 
menjadikannya berakhlakul karimah atau tidak menjadikannya sholeh maka kemungkinan besar 
adalah salah dalam memahami Al Guran dan As Sunnah atau salah mengikuti atau meneladani 
ulama atau gurunya. 


Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Musllim yang bagaimana 
yang paling baik ?" 

“Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan dan lisannya” Jawab Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam. 


Rasulullah shallallahu aliahi wasallam bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus 
hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya". (HR. Ahmad) 


Berikut adalah beberapa pesan dari Sayyidina Umar ra, 


“Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti imannya belum bermanfaat. Tiga perkara 
tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain: wara yang menjauhkannya dari hal-hal 
yang haram / terlarang: dan akhlak mulia dalam bermasyarkat (bergaul). 


“Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah 
orang yang mengakui sebagai orang cerdas sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang 
yang mengatakan bahwa dirinya pasti masuk surga, dia akan masuk neraka" 


“Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah bersuara / bernada keras). Tapi akuilah 
orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya" 


“Jangan sampai kalian tertipu oleh puasa dan sholat seseorang. Tetapi perhatikan kejujuran, 
amanah dan waranya" 


“Nilai seseorang dilihat dari agamanya. Dasarnya adalah akal dan wibawanya terletak pada 
akhlak" 


Kesimpulannya ketaatan kepada Allah ta'ala tidak sempurna jika tidak menimbulkan kesholehan 
sosial 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan 
membunuhnya adalah kekufuran”. (HR Muslim). 


Habib Ali Al Jifri mengingatkan bahwa sebaiknya janganlah mencela orang yang salah paham atau 
mencela orang yang sesat namun celalah (luruskan) kesalahpahaman atau kesesatannya 


kekkk kekkk 


awal kutipan 
Maka tidak dibenarkan bagimu untuk menghina seseorang. 
Hinakanlah maksiat tapi jangan kaum menghina pelaku maksiat. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7148 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Hinakanlah kufur tapi jangan kau menghina orang kafir karena dzat yang dihinakan pada kafir 
itu adalah hakikat kekufurannya, apakah hakikat kekufuran itu ? yaitu orang yang mati dalam 
keadaan kufur tetapi selagi dia hidup maka dia tidak boleh dihina karena sesungguhnya kita 
tidak mengetahui bagaimana dia akan mati maka kita tidak dibenarkan menghina 
seseorangpun dari makhluk Allah 

Ada tiga jenis bentuk pandangan, sehingga kita tidak mendholimi hati ini (maksudnya adalah 
pandangan yang tidak boleh kita lakukan) 

1. Melihat kepada aurot (yakni apa yang diingini nafsu) dengan pandangan Nafsu 

2. Melihat dunia dengan pandangan pengagungan (Ainu al ta'dhim) 

3. Melihat makhluk Allah dengan pandangan penghinaan (Ainu Al tahgir) 

Tiga pandangan ini mudah mudahan kita dijauhkan dari padanya , kita berlidung dari tiga 
perkara ini dengan pandangan yang akan memberikan pancaran pada hati ini, sedangkan 
pandangan yang dapat memberikan pancaran pada hati ini adalah : 

1. pandangan yang dibenarkan Allah Azza Wajalla untuk dilihat dengan pandangan tafakkur 
(Ainu Al tafakkur) 

2. pandangan kepada orang tua ,kepada ulama ,kepada saudara saudara muslim dengan 
pandangan kasih sayang / cinta “Ainu Almahabbah" 

3. pandangan kepada pelaku maksiat dengan pandangan belas kasihan (Ainu Al syafagoh) 

4. pandangan kepada orang yang taat dengan pandangan memuliakan (Ainu Al-ijlal) 


keke kekkk 


akhir kutipan 


Cintailah kaum muslim karena orang-orang yang tidak mencintai kaum muslim atau orang yang 
mempunyai rasa permusuhan dengan kaum muslim adalah kaum Yahudi atau yang dikenal 
sekarang kaum Zionis Yahudi dan kaum musyrik. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik" (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kalau ada seorang muslim membenci muslim lainnya atau bahkan membunuhnya maka 
kemungkinan besar dia adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) 
dari kaum Zionis Yahudi. 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 

Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah 
dari Bani Tamim An Najdi yang keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim dan 
membiarkan para penyembah berhala adalah mereka keluar dari Islam seperti panah yang 
meluncur dari busurnya atau murtad 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7149 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti 
orang-orang yang pandai membaca Al Gur'an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan 
mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah 
berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. (HR Muslim 1762) 


Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi. 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang dengan kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala 
menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (AS al-Ma'idah: (51:77) 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Ciri-ciri lain dari orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi adalah 

1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 

4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. Mereka kelak bergabung dengan Dajjal bersama Yahudi yang telah 
memfitnah atau menyesatkan kaum Nasrani. 


Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7150 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab: “Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun 
menangis. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam berkata: “Jika dia keluar sedang aku masih 
berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka 
ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan 
hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki 
tujuh pintu tiap celah ada dua malaikat yang berjaga. maka keluarlah orang-orang jahat dari 
Madinah mendatangi Dajjal.” 


Dajjal tidak dapat melampaui Madinah namun orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani 
Tamim an Najdi akan keluar dari Madinah menemui Dajjal 


Oleh karenanya orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi yang 
merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi akan selalu membela, bekerjasama dan mentaati kaum Zionis Yahudi 


Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya, 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya ghazwul fikri (perang pemahaman) 
yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga suatu zaman yang dikabarkan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam 
bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin 
membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon 
berkata, Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ' 


kecuali pohon ghargad, ia adalah pohon Yahudf. 
Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
1986. Jalan menuju kemuliaan 


Hal yang sebaiknya kita ingat adalah bahwa namaNya, sifatNya, perbuatanNya bukanlah Dzat 
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7151 


kecuali Dia 


Allah Azza wa Jalla ada sebagaimana sebelum diciptakan “Arsy, sebagaimana sebelum diciptakan 
langit, sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya. Dia tidak berubah dan tidak pula berpindah. 
Dia ada sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Dia dekat tidak bersentuh dan jauh 
tidak berjarak juga tidak berarah. Tidak berlaku kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang 
bagiNya. Dia tidak serupa dengan apapun sebagaimana firmanNya dalam (AS Assyura (421:11) 


Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: “Aku katakan: Tahukah engkau jika 
ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, 
Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa permulaan sebelum ada tempat, 
sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala 
sesuatu” 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" 


Pada hakikatnya tidak boleh ditujukan kepada Allah ta'ala pertanyaan "di mana" atau "bagaimana" 


Imam Sayyidina Ali ra berkata: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna (tempat) tidak boleh 
dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang menciptakan kayfa (sifat-sifat 
makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Ibnu Hajar al Asgallani dalam Fathu al Bari-nya,1/221: “Karena sesungguhnya jangkauan akal 
terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek untuk menggapainya, maka tidak boleh 
dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan bagaimana begini? Sebagaimana tidak boleh 
juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-Nya: Di mana?.” 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) maka ia 
mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus syariah. Yakni 
pertanyaan 'Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah bukan tempat 
Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan tempat dan juga bisa 
digunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Jadi maknanya, “Seberapa besar 
pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul kodri 
jiddan (derajat Allah sangat tinggi) 


Pada hakikatnya 'Arsy diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla sehingga 
tidak ada yang patut dijadikan Raja Manusia sebagaimana firmanNya malikinnaas, “Raja 
manusia” (AS An Naas (114J:2) 


Rasulullah bersabda “wa Robbal 'arsyil “azhiimii” , “Tuhan yang menguasai “Arsy” (HR Muslim 
4888) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7152 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kita ikuti saja firmanNya yang mengabarkan tentang Dia. 

Contohnya adalah firmanNya yang artinya "Aku adalah dekat" (AS Al Bagarah (21:186) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat di hati jauh di mata 

Firman Allah ta'ala yang artinya 

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata” (AS Al An'am (61:103) 

“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat? (AS Al-Wagi'ah 
(56: 85) 


Dalam hadis gudsi-Nya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu 'Umar r.a. Alah ta'ala 
berfirman: “Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu menampung Aku. Hanya hati orang 
beriman yang sanggup menerimanya.” 


Imam Sayyidina Ali r.a. menyampaikan bahwa hati (galb) mempunyai lima nama, 


Pertama, disebut shadr, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya Islam (nuuru-l-islaam). Hal 
ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, “Adakah sama dengan mereka yang 
dibukakan shadrnya untuk Islam...” (AS Az Zumar (39| :227. 


Kedua, disebut galb, karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan. Hal ini sebagaiamana 
firman-Nya, “Mereka itulah yang ditulis dalam hatinya terdapat keimanan.” (AS Al Mujaadilah 
(581:22) 

Ketiga disebut fu'aad karena ia merupakan tempat terbitnya ma'rifah. Hal ini sebagaimana Firman 
Allah Subhanahu wa ta'ala, Fu'aad tidak pernah mendustai apa-apa yang dilihatnya' (AS An Najm 
(53J:11). 

Keempat disebut lubb, karena ia merupakan tempat terbitnya tauhid. Hal ini sebagaimana firman- 
Nya, “Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah 
ayat-ayat bagi ulil albaab (sang pemilik lubb)' (AS Ali Imran (81:190). 


Kelima, disebut syagf, karena hati merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi dan 
mencintai sesama makhluk. Hal ini sebagaimana firman-Nya, 'Sungguh ia (Zulaikha) telah 
dikuasai oleh rasa cinta yang membara....' (AS Yusuf (12):30) 


Dalam sebuah hadit @udsi Allah Azza wa Jalla berfirman: "Telah Kucipta seorang malaikat di 
dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada shadr. Di dalam shadr itu ada 
galb. Di dalam galb itu ada fu aad. Di dalam fu'aad itu ada syagf. Di dalam syagf itu ada lubb. Di 
dalam lubb itu ada sirr. Dan di dalam sirr itu ada Aku.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ” Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan 
jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah" 


Hati orang beriman yang menjadi wadah dari nikmat-nikmat Allah yakni nikmat cahayaNya atau 
nikmat ilmuNya 


Jasad adalah wadah bagi bathin, bathin adalah jasad bagi ruhani, ruhani adalah wadah bagi hati, 
hati adalah wadah bagi akal galbu, akal galbu adalah wadah bagi sirr al ghaib atau wadah dari 
nikmat-nikmat Allah, nikmat cahayaNya, nikmat ilmuNya tanpa batas. 


Firman Allah ta'ala 
P9 NAN dea 
"Kursi Allah meliputi langit dan bumi" (AS Al Bagarah (21: 255 ) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7153 


Abu Kuraib dan Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, keduanya berkata bahwa Ibnu 
Idris telah menceritakan kepada kami dari Mutharrif dari Ja'far bin Abi al Mughirah dari Sa'id bin 
Jubair dari Ibnu “Abbas, beliau berkata tentang “wasi'a kursiyyuhu (kursiNya meliputif” : “kursiNya 
yaitu IlmuNya”. 

Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi 
segala sesuatu”. (AS Ath Thalag (65:12) 


“Ilmu Engkau meliputi segala sesuatu” (AS al Mu'min / al Ghaafir (40J:7) 
Akal galbu adalah makna bathin atau makna yang tersirat dari 'Arsy 
Sirr al ghaib adalah makna bathin atau makna yang tersirat dari Kursi Allah atau ilmuNya 


Begitupula hakikat “di langit” dan “di atas” bukanlah dipahami sebagai tempat atau arah bagi Allah 
Azza wa Jalla namun sebagai peruntukan bagi Yang Maha Tinggi (Al “Aliy) dan Yang Maha Mulia 
(Al Jalil) 
Langit , di atas, tinggi makna tersirat dari kemuliaan, kebahagian diperlambangkan dengan Nuur 
(cahaya), 


Bumi, di bawah, rendah makna tersirat dari kehinaan, kesengsaraan diperlambangkan dengan 
Naar (api). 

Peristiwa mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang menunjukkan 
kedudukan beliau di hadapan penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling 
utama. Penegertian ini dikuatkan dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan 
dijadikan sebagai penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk 
mengangkat beliau tanpa menggunakan burag. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “kami meneruskan perjalanan sehingga sampai 
di langit keenam, lalu aku menemui Nabi Musa dan memberi salam kepadanya. Dia segera 
menjawab, “Selamat datang wahai saudara yang dan nabi yang shalih.' Ketika aku 
meningalkannya, dia terus menangis. Lalu dia ditanya, “Apakah yang menyebabkan kamu 
menangis? ' dia menjawab, Wahai Tuhanku! Kamu telah mengutus pemuda ini setelahku, tetapi 
umatnya lebih banyak memasuki Surga daripada umatku” (HR Muslim 238) 


Penduduk langit adalah para malaikat dan kaum muslim yang dekat dengan Allah ta'ala yang telah 
wafat sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/22/penduduk-langit/ atau pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/13/yang-merindu/ 

Penduduk langit bertasbih kepada Allah 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi 
bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” (@S Al Hadid (57): 1) 


Manusia sebagai makhluk yang mulia dengan dikaruniakan akal dan akan mendapatkan 
kemuliaan (An Nuur) atau “naik” jika manusia mempergunakan akal di jalan Allah ta'ala dengan 
meneladani RasulNya atau mempergunakan akal untuk mengikuti petunjukNya dan sebaliknya 
akan mendapatkan kehinaan (An Naar) atau “jatuh” jika manusia tidak mempergunakan akalnya 
atau memperturutkan hawa nafsu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7152 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nabi Adam a.s diturunkan dari tempat yang mulia ke bumi karena melanggar perintah Allah ta'ala 
atau karena tidak mempergunakan akal untuk mengikuti petunjukNya atau karena 
memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah. (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 

Mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu - tidak mengikuti petunjukNya atau tersesat dari jalan 
Allah. 


Manusia dapat memilih memuliakan dirinya dengan menggunakan akal mengikuti petunjukNya 
atau menghinakan dirinya dengan memperturutkan hawa nafsu. Pilihan ini yang dimaksud dengan 
keimanan yang kadang naik (menuju kemuliaan) dan kadang turun (menuju kehinaan) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda 


"Iman itu kadang naik kadang turun, maka perbaharuilah iman kalian dengan Ia ilaha illallah.” (HR 
Ibn Hibban) 


Jalan Allah, jalan yang lurus, diperlambangkan dengan Alif, lurus naik ke atas. Bagian paling 
dasar, kehinaan, naar (Api), 7 lapis bumi terus naik 7 lapis langit, Nuur (Cahaya), kemuliaan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 
“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis” (AS Al Mulk (671:3 ) 
“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.” (AS Ath Thalag (65J: 12 ) 


“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian 
Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh: maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya” (AS 
At Tin (951: 4-6) 


“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti 
sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) 
kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak 
dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan 
tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak 
disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa 
yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AS An Nuur (241:35 ) 


Manusia yang mempergunakan akal adalah manusia yang menundukkan akal pikirannya kepada 
akal galbu dan dan mengikuti tata cara dalam memahami Al Guran. Untuk memahami Al Guran 
dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan kompetensi menguasai alat bahasa 
seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi') dan lain lain. Apalagi jika ingin 
menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan ilmu ushul figih. 
Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada  http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7155 ) 55 


Akal pikiran ditundukkan kepada akal galbu sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/29/tundukkan-akal-pikiran/ 

Hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi salah 
satunya adalah agar kaum muslim memahami Al @ur'an dan As Sunnah hanya bersandarkan 
kepada pemahaman secara ilmiah mempergunakan akal pikiran semata. 


Pemahaman secara ilmiah bagaikan ilmuwan yang menyusun karya tulis / karya ilmiah dengan 
merujuk pemahaman per kata atau per kalimat yang sama atau yang senada atau kata yang 
terkait dan disertai pemahaman secara deduktif. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/03/15/keyakinan-ilmiah/ 

Ada kita temukan ulama membangun keyakinannya secara ilmiah (alasan logis) atau 
keyakinannya semata-mata berdasarkan bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka 
mereka membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. 


Mereka akan selalu dipengaruhi oleh sangahan-sangahan balik yang konstan. Ada kita temukan 
diantara mereka berselisih, sehingga mereka beradu argumen dan bersepakat bahwa yang “kalah” 
dalam adu argumen akan mengikuti keyakinan yang “menang” dalam adu argumen. Keyakinan 
secara ilmiah dan rapuh. 


Al Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy Syariah menceritakan dengan sanadnya bahwa suatu 
hari ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah pulang dari masjid, ada seorang bernama Abul 
Juwairiyah (seorang yang disebutkan mempunyai pemikiran murji'ah) berkata kepadanya "Wahai 
Abu Abdillah (kun-yah / panggilan Imam Malik) dengarkan aku sebentar, aku ingin berbicara 
denganmu, membawakan hujjahku dan pendapatku 


Imam Malik balik bertanya “Kalau kamu mengalahkanku dalam berdebat?" 
Dia menjawab ' Kalau aku menang, maka kau harus mengikutiku' 


Imam Malik kembali bertanya “Kalau ada orang lain datang kemudian mendebat kita dan 
menang?” 


Dia menjawab 'Kita akan mengikutinya' 


Imam Malik kemudian berkata “Wahai hamba Allah, Allah mengutus Muhammad shallallahu “alaihi 
wa sallam dengan satu agama, sedangkan aku melihatmu berpindah dari satu agama ke agama 
lain. Umar bin Abdul Azizi berkata: “Barangsiapa menjadikan agamanya tempat berdebat dia akan 
banyak berpindah.” 


Dengan sanad yang lain, Al Ajurri menceritakan bahwa suatu hari datang seorang laki-laki ke 
Hasan al Bashri dan berkata “Wahai Abu Isa (panggilan Hasan) kesinilah aku akan mendebatmu 
dalam hal agama! Maka Hasan al Bashri rahimahullah berkata “Adapun diriku, maka aku tahu apa 
agamaku, jika kau kehilangan agamamu maka carilah sendiri.” 


Mereka memandang nash-nash Al-Guran dan Hadits bagaikan bukti-bukti atau premis-premis 
yang berdiri sendiri. Sehingga mereka mengkaitkan diantara premis-premis yang ada untuk 
mendapatkan pemahaman yang shahih menurut logika atau masuk akal. 


Oleh karenanya mereka mungkin saja berpendapat bahwa pemahaman yang shahih menurut 
logika atas mmengutip beberapa nash-nash Al-@uran dan hadits (premis-premis) namun 
kenyataannya menurut kita pemahaman yang salah, misalnya karena mereka tidak 
memperhatikan asbabun nuzul atau tidak memperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat 
sebelum dan sesudahnya, kaitannya dengan ayat pada surat yang lain dan kaitannya dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7156 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadits yang menjelaskan. 


Selain kemampuan pemahaman secara ilmiah, manusia yang telah bersyahadat atau kaum 
muslim memungkinkan untuk mendapatkan karunia hikmah dari Allah Azza wa Jalla yang 
diberikan kepada siapa yang dikehendakiNya. Karunia hikmah tentu tidak diberikan kepada kaum 
Zionis Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Sehingga kaum muslim selain bersandarkan pemahaman secara ilmiah diikuti pemahaman secara 
hikmah berdasarkan karunia hikmah sebagaimana UII Albab. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran: 191). 


Ulil Albab dari asal kata lubb (hati) yakni kaum muslim yang menundukkan akal pikirannya kepada 
akal galbu. 


Karunia hikmah dihujamkan kepada jiwa manusa 

Firman Allah ta'ala yang artinya, 

“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS Asy Syams 
(911:8) 

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (AS Al Balad (901:10) 

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 


meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam., beliau bersabda, 
“Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu 
dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


Manusia tidak lagi dapat menggunakan hati atau akal galbu untuk menentukan mana yang baik 
dan mana yang buruk adalah karena dosa 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah 
bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) untuk 
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7157 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada” (AS Al Hajj (221:46 ) 

“Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali yang kembali kepada Allah dengan 
hati yang lurus.” (AS. Asy-Syu'araa: 88) 


Manusia yang mendapat kemuliaan atau yang kembali ke sisi Allah yang Maha Mulia adalah 
mereka yang mempergunakan akal pikiran yang ditundukka kepada akal galbu di jalan Allah dan 
meneladani RasulNya atau dengan kata lain adalah manusia yang bertagwa. 


Manusia yang bertagwa adalah muslim yang dekat dengan Allah ta'ala sehingga menyaksikan 
Allah ta'ala dengan hatinya (ain bashiroh) 


Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7158 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNye”. 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (51:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga terbentuklah muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh 


Muslim yang sholeh adalah tanda manusia yang bertagwa atau manusia yang dekat dengan Allah 
ta'ala sehingga berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para Nabi, para 
Shiddigin, para Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49):13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7159 


magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Dalam hadits gudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-Ku, 
tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan 
Tautig HidayahNya” 


Abu Yazid al Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi-Nya 
dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya". 


Sahl Ibn “Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) mengenal 
Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang 
yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka — 
untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 


As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Vika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa sebenarnya 
wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang tahu tentang 
Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajakrkan Allah kepada mereka. 
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang bertakwa". 


Dari Abu Umamah ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “berfirman Allah Yang 
Maha Besar dan Agung: “Diantara para wali-Ku di hadhirat-Ku, yang paling menerbitkan iri-hati 
lalah si mu'min yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam shalat, yang paling 
baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepada-Nya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. 
la tak terlihat di antara khalayak, tak tertuding dengan telunjuk. Rezekinya secukupnya, tetapi 
lapun sabar dengan hal itu. Kemudian Beliau shallallahu alaihi wasallam menjentikkan jarinya, lalu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7160 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bersabda: "Kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat 
kurangnya”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal)”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wasiat bahwa setelah wafatnya Beliau 
maka pengganti Beliau sebagai Imamnya para Wali Allah adalah Sayyidina Ali ra dan kedudukan 
dan tugas Imam Wali Allah seperti Nabi , penerus pemimpin perjuangan agama, namun kita 
ketahui, paham dan yakini bahwa tiada Nabi setelah Rasulullah. 


Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata kepada Ali, -ketika beliau 
mengangkatnya sebagai pengganti (di Madinah) dalam beberapa peperangan beliau. Ali bertanya: 
Apakah anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak! beliau menjawab: Wahai Ali, 
tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? 
hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Dan saya juga mendengar beliau bersabda pada Perang 
Khaibar, Sungguh, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai 
Allah dan RasulNya dan Allah dan RasulNya juga mencintainya. Maka kami semuanya saling 
mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau bersabda: Panggilllah Ali! (HR Muslim 4420) 


Wasiat seperti di atas yang pada umumnya disalahpahami oleh kaum Syiah sehingga 
menimbulkan perselisihan karena perbedaan pendapat yang bahkan dapat berakibat saling 
membunuh di antara manusia yang telah bersyahadat. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: "Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Imam Sayyidina Ali ra adalah bertindak sebagai Nabi namun bukan Nabi karena tidak ada Nabi 
setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imam para Wali Allah 


Imam para Wali Allah yakni imam dari para kekasih Allah (Wali Allah) yakni hamba-hamba Allah 
yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah 
tidak akan punah dari peredarannya. 


Bumi ini tidak akan kosong dari Imam dan para Wali Allah. Setiap mereka wafat maka Allah Azza 
wa Jalla akan menggantikan mereka dengan yang lain sehingga agama Islam beserta Al Guran 
tetap terjaga sampai akhir zaman 


Imam Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha'i: “Bumi ini tidak akan kosong 
dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan 
keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan tetapi, berapakah 
jumlah mereka dan dimanakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang 
mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. 
Dengan mereka, Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai dapat diterima oleh orang- 
orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka 
kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, 
tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka 
bumi dan para da'i kepada agamaNya yang lurus. Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka” 


Al Guran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 


Al Guran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7161 


tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (OS Al A'raf (71:43) 


Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan 
penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat 


Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ Imam Mazhab yang empat 
adalah termasuk Assab'ul-matsani atau para penunjuk dalam perkara syariat. Sedangkan para 
penunjuk untuk perkara memperjalankan diri atau mendekatkan diri kepada Allah adalah para Wali 
Allah dengan para pemimpin Wali Allah. 


Assab'ul-matsani atau Empat pemimpin para imam atau pemimpin para auliya'ullah yang disebut 
dengan al-Agthab al-Arba'ah (empat wali kutub) / A'immatuththarigah wal-hagigah setiap zaman 
sampai akhir zaman. Contohnya adalah Syekh Ahmad Arrifa'i, Syekh Abdul-Gadir al-Jailani, 
Syekh Ahmad al-Badawi dan Syekh Ibrahim Addusugi Radliallahu anhum ajma'in dan seterusnya 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1987. Mengapa bersekutu dengan orang orang yang 
dimurkaiNya 


Kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah adalah kaum muslim yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Yang dimaksud “orang yang murtad dari agamanya” adalah orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yang karena kesalahpahamannya atau pemahamannya 
telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga 
suka bersikap keras kepada kaum muslim bahkan dapat membunuh kaum muslim dan 
membiarkan penyembah berhala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan mereka telah 
keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Dari kelompok orang ini, akan 
muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al @uran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya". (HR 
Muslim 1762) 


Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum 
Yahudi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7162 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan 
freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau 
penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Demi Allah, yang diriku ada dalam 
genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang 
ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan 
masuklah dia ke dalam neraka.” 


Kaum Yahudi atau yang dikenal sekarang dengan kaum Zionis Yahudi , Allah ta'ala 
menyampaikan dalam firmanNya yang arti “yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara 
mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS al-Ma'idah (51:60) 


Kaum Nasrani, Allah ta'ala menyampaikan dalam firmanNya yang arti “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 
lurus.” (AS al-Ma'idah: (51:77) 


Hadits yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih 
meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam tentang orang-orang yang dimurkai", beliau bersabda, “Kaum Yahudi. Saya bertanya 
tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, “Kaum Nasrani." 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya, 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui". 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7163 ) 


benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119) 


Namun mengapa kerajaan dinasti Saudi bersekutu dengan Yahudi Israel dan Amerika yang 
merupakan representatif dari kaum Zionis Yahudi, sebagaimana yang diberitakan pada http:// 


www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/11/01/mctazy-saudigatar-ingatkan-mursi- 
tak-dekati-iran 


"#8 awal kutipan 


REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Seorang diplomat Barat di Mesir mengatakan, AS, Israel, 
Arab Saudi dan Gatar meningkatkan tekanannya kepada Presiden Mesir Muhammad Mursi 
untuk menghindari hubungan diplomatik dengan Iran. 


"Washington mendesak tim pembantu Presiden Morsi untuk menghentikan pembicaraan 
hubungan diplomatik antara Teheran dan Kairo," ujar sumber diplomatik Barat yang dikutip 
Radio Norwegia, Selasa (30/10). 


Menurut Austin, Deputi Presiden Mursi dan pembantunya telah meyakinkan AS bahwa mereka 
akan menunda kembali pembicaraan hubungan diplomatik dengan Tehran. "AS, Israel, @atar 
dan Arab Saudi menyesalkan adanya upaya-upaya normalisasi hubungan diplomatik antara 
Iran dan Mesir," kata diplomat Barat itu. 


keke 


Sumber-sumber media mengatakan, AS dan Israel baru-baru ini menggunakan sekutu Arab 
mereka untuk menekan Kairo terkait hal ini, dan menambahkan, Israel dan AS menyebarkan 
Iranophobia dan Syiahphobia di kalangan warga Mesir dan membangkitkan sentimen terhadap 
Syiah di negara Arab, Sunni-mayoritas. 


Menurut laporan diplomat itu, pasukan keamanan Mesir sekarang ini lebih sensitif terhadap 
turis Syiah di Mesir. 


Instruksi terbaru yang diberikan kepada karyawan Bandara Internasional Kairo menunjukkan, 
mereka telah diperintahkan untuk tidak menerima wisatawan Syiah Irak menuju Mesir. 


Pada Awal bulan ini misalnya, Sekretaris Jenderal The World Forum for Proximity of Islamic 
Schools of Thought Ayatollah Mohsen Araki, dalam pertemuan dengan Komunitas Al-Azhar 
Mesir, Syeikh Ahmed al-Tayyeb memperingatkan musuh berupaya menabur perselisihan di 
kalangan umat Islam, dan ini merupakan tantangan terbesar yang mengancam dunia Islam 
saat ini. 

Setelah runtuhnya rezim Hosni Mubarak, para pejabat Iran dan Mesir menyuarakan 
kepentingan mereka dan memulai menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara. 


Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi secara resmi mengundang 
mitranya dari Mesir, Nabil Al-Arabi untuk berkunjung ke Tehran. 


Dalam perkembangan terakhir, Presiden Mursi dalam pertemuan dengan Salehi di Kairo pada 
September mengatakan, Iran memainkan peran penting dalam menyelesaikan krisis regional, 
dan menggarisbawahi, Tehran dan Kairo harus bersatu dalam menghadapi tantangan global. 


"Ketika para pengikut ketidakbenaran bisa bersatu dalam jalan yang tidak benar, mengapa kita 
tidak bisa bersatu dalam posisi yang benar ketika kita berhadapan dengan tantangan global," 
kata Mursi. 


Mursi juga mengasumsikan bahwa stabilitas Iran adalah stabilitas Mesir, "Tidak ada masalah 
antara Iran dan Mesir," kata Mursi. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7162 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


““## akhir kutipan "“““s 


Begitupula informasi terkini tentang kebijakan kerajaan dinasti Saudi terhadap Yahudi Israel dapat 
kita ketahui salah satunya dari  http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur- 
tengah/12/10/10/mbngxp-saudi-hapus-israel-dari-daftar-musuh 


awal kutipan "““ 


REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH — Kerajaan Arab Saudi dilaporkan menghapus rezin Zionis 
Israel dari daftar negara-negara yang menjadi musuh Negeri Petrodolar tersebut. 


kekkk 


Situs berita Nahrain Net mengungkap kebijakan rezim Al Saud yang menghapus nama Israel 
dari daftar negara-negara musuh Saudi. Fars News, Selasa (9/10), melaporkan, selain 
menghapus Zionis Israel dari daftar musuh, Departemen Informasi Saudi memerintahkan 
media-media di negara tidak mempublikasikan artikel tentang bahaya Israel bagi kawasan 
Timur Tengah. 


Menurut para pemerhati, departemen informasi Saudi menginstruksikan media-media negara 
itu untuk memusatkan perhatian ke Iran dan mempropagandakan Teheran adalah musuh 
pertama Riyadh dan negara-negara sekitar Teluk Persia sekutu Barat, bukan Tel Aviv. 


“#8 akhir kutipan "“““ 
Hal tersebut mengingatkan kita kembali kepada awal berdirinya dinasti Saud 


Kementerian Persemakmuran turun tangan dengan melobi Muhammad bin Sa'ud, emir Dir'iyah 
agar mau melindungi dan bergabung dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Sa'ud 
setuju. Maka terjalinlah kerja sama yang saling menguntungkan antara Amir Diriyah itu dengan 
Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga dalam sekejap mata Muhammad bin Abdul Wahab 
mendapat pengikut yang amat banyak, dan pada 1738 Masehi, sekte Wahabi dimaklumkan 
(dideklarasikan). 


Berkat Inggris, kekuasaan Muhammad bin Sa'ud sebagai seorang emir, meluas. Bahkan 
kemudian, pada 1744 Masehi, menjadi sebuah negara yang saat ini kita kenal dengan nama 
Saudi Arabia (nama ini diambil dari nama keluarga Muhammad bin Sa'ud, yakni Ali Sa'ud yang 
berarti keluarga Saudi). 


Diriyah dijadikan sebagai ibukotanya, dan Muhammad Sa'ud menjadi emir (penguasa)-nya. 
Sedang Muhammad bin Abdul Wahab diangkat sebagai imamnya. 


Berdasarkan kitab Tarikh Ali Sa'ud karya Ustadz Nashir as-Sa'id diketahui kalau Muhammad bin 
Sa'ud dapat dilobi Kementerian Persemakmuran, karena keluarga Muhammad bin Sa'ud berdarah 
Yahudi Arab, dan kita tahu Inggris termasuk salah satu negara di dunia yang dikuasai Yahudi 
melalui Zionis Internasional dengan Freemasonry sebagai salah satu anasirnya. 


Ada dua keuntungan yang didapat Inggris dari peristiwa ini. Pertama, berhasil mendirikan sekte 
baru untuk memecah-belah Islam, dan dapat menyedot limpahan kekayaan negara yang 
terkandung dalam bumi Arab Saudi, khususnya cadangan minyak buminya. Hingga kini Saudi 
Arabia masih menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki “hubungan sangat baik' 
dengan Inggris , dan menganut paham Wahabi. 


Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/02/01/kerajaan-saudi-arabia/ 


Sebuah episode sejarah keemasan Turki saat dipimpin oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II di 
awal abad ke-20. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (71es ) 


Saat itu Theodore Hertzl, pemimpin Gerakan Zionis Internasional, mendatangi Abdul Hamid untuk 
meminta agar Turki Utsmani mau membagi sebagian tanah Palestina untuk dijadikan negara 
Israel. Permintaan Hertzl ini disertai dengan bujuk rayu dan janji, jika keinginannya dituruti maka 
Turki dan juga Sultan Abdul Hamid Il akan diberi hadiah sangat besar oleh gerakan Zionis 
Internasional. 


Namun dengan sikap tegas Abdul Hamid mengusir Hertzl seraya berkata, “Turki tidak akan pernah 
sekali pun menyerahkan Tanah Palestina kepada kamu hai orang-orang Yahudi. Tanah Palestina 
bukanlah milik Turki, melainkan milik seluruh umat Islam dunia. Jangan bermimpi bisa menginjak 
Tanah Palestina selama saya masih hidup! 


Sebab itu, Hertzl dan para tokoh Zionis lainnya merancang suatu konspirasi untuk menghancurkan 
kekhalifahan Islam Turki Utsmani sehingga kekhalifahan ini benar-benar ambruk pada tahun 1924 
dan Turki pun diubah menjadi negeri Sekuler. 


Keberakhiran kekhalifahan pada dasarnya karena terpengaruh paham individualisme dalam skala 
negara (nasionalisme) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi. Paham nasionalisme untuk 
memecah belah umat Islam atau upaya meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah. Kita telah terpecah 
belah ke dalam beberapa wilayah atau negara atau kesatuan dalam negara (nation state) yang 
dikenal dengan propaganda nasionalisme. Salah satu hasutan kaum Zionis Yahudi adalah 
menumbuhkan nasionalisme Arab. 


Secara perlahan namun pasti, lembaga-lembaga kajian Islam yang didirikan para orientalis Barat 
(kaum Zionis Yahudi) ini meracuni pemikiran umat Islam Turki. Para orientalis menjelek-jelekkan 
sistem Islam dan membangga-banggakan sistem nasionalisme. Dari sinilah lahir gerakan 
nasionalisme Arab. 


Jenderal Allenby mengirim seorang perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence Lawrence 
ke Hijaz untuk menemui para pemimpin di sana. TE. Lawrence ini diterima dengan sangat baik 
dan seluruh hasutannya di makan mentah-mentah oleh tokoh-tokoh Hijaz. Maka orang-orang dari 
Hijaz ini kemudian membangkitkan nasionalisme Arab dan mengajak tokoh-tokoh pesisir Barat 
Saudi untuk berontak terhadap kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. 


Pada awal Perang Dunia | tahun 1914, Zionis Yahudi Inggris pada saat itu berupaya menjamin 
kekuasaannya di negara-negara Syam dan Irak dengan cara memfungsikan tiga pendekatan yang 
kontradiktif, pertama, negosiasi dengan Syarif Husain bin Ali dengan mendorongnya 
mendeklarasikan revolusi Arab, kedua, negosiasi dengan Prancis membahas masa depan 
Palestina dan negara- negara Syam, akhirnya mereka setuju pada satu kesepakatan yang dikenal 
dengan kesepakatan Sykes Picot 


Agreement pada bulan Mei 1916 dengan memberikan sebagian besar wilayah-wilayah Irak Timur 
Jordan dan daerah Haifah di Palestina kepada Inggris, Prancis mendapatkan Lebanon dan Suriah 
dan Palestina menjadi wilayah dibawah kawasan internasional karena pertimbangan banyak pihak 
yang menghendaki pendudukan atas wilayah Palestina 


Kata-kata Deklarasi ini kemudian digabungkan ke dalam perjanjian damai Sevres dengan Turki 
Utsmani dan Mandat untuk Palestina. Deklarasi yang ditandatangani oleh Balfour ialah sebagai 
berikut 


Deklarasi Balfour 
Foreign Office 
November 2nd, 1917 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7166 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dear Lord Rothschild, 

| have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the 
following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, 
and approved by, the Cabinet. 

“His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home 
for the Jewish pePLOe, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this 
object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and 
religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political 
status enjoyed by Jews in any other country.” 

| should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist 
Federation. 

Yours sincerely, 

Arthur James Balfour 


Catatan tentang diskusi-diskusi yang menghasilkan teks akhir deklarasi Balfour ini menjelaskan 
beberapa rincian susunan kata-katanya. Frase “tanah air” secara disengaja digunakan sebagai 
pengganti “negara”, dan Inggris mencurahkan beberapa usaha pada dekade-dekade berikutnya 
untuk menyangkal bahwa mereka memaksudkan pembentukan suatu negara, termasuk Buku 
Putih Churchill, 1922. Namun demikian, secara pribadi, banyak pejabat Inggris setuju dengan 
interpretasi kaum Zionis bahwa hasil akhir yang diharapkan memang adalah sebuah negara. 


Dalam sebuah wawancara dalam majalah New Statesman, pada November 2002 menteri luar 
negeri Inggris, Jack Straw tidak menyetujui penjajahan Inggris masa lalu atas banyak masalah 
politik modern, termasuk konflik Arab-Israel. Jack Straw mengungkapkan “Deklarasi Balfour, 
merupakan sejarah yang menarik buat kami, namun bukan sesuatu yang terhormat, karena disatu 
sisi Inggris memberikan janji kepada Palestina Untuk memberikan kemerdekan dan disisi lain 
Inggris memberikan jaminan kepada Israel untuk mendirikan negara di tanah Palestina" 


Deklarasi Balfour adalah sebuah perjanjian yang paling aneh dan kontradiktif dengan kesepakatan 
kesepakatan lain, dimana dalam deklarasi ini Inggris berjanji untuk memberikan wilayah yang 
bukan miliknya bahkan wilayah tersebut belum dijajah Inggris, hal ini terjadi di saat Inggris 
mencapai puncak kejayaannya dengan mengklaim dirinya sebagai pembela nilai-nilai prinsip 
kemanusiaan. 


Syarif Husain bin Ali sebagai Amir Mekah menolak untuk mengakui negara Israel. Sebagai 
Khadim Al Haramain atau Penjaga Dua Kota Suci', beliau tidak sanggup mengkhianati amanah 
yang diberikan oleh umat Islam dengan mengakui negara haram Israel yang didirikan di atas 
tanah kaum muslimin. 


Beliau terpaksa membayar penolakan tersebut dengan harga yang sangat mahal yaitu kehilangan 
kedudukan sebagai Amir Mekah dan Raja Hijaz. 


Dari buku berjudul “Api Sejarah”, karya Ahmad Mansur Suryanegara yang diterbitkan Salamadani 
Pustaka Semesta, cetakan | Juli 2009 halaman 167 dapat kita ketahui bahwa gerakan Zionisme 
dalam gerakan politiknya ada dua langkah kerjasama yakni 


keke 


keke 


awal kutipan 


1. Di Turki, dengan mendukung Kemal Pasha (Yahudi) menumbangkan kesultanan Turki, 1924 
M untuk membebaskan Palestina dari kesultanan Turki 


2. Di Arabia, bekerjasama dengan Raja Ibnu Saud , sekte Wahhabi. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7167 


Kerajaan Protestan Anglikan, Inggris berhasil menumbangkan kerajaan Arabia dari kekuasaan 
Raja Husein ataupun putra Raja Ali, Ahlus sunnah wal Jama'ah yang mengklaim batas wilayah 
Arabia meliputi Palestina dan Syiria bekas wilayah kekuasaan kesultanan Turki. Klaim atas 
kedua wilayah tersebut menjadikan Raja Husein dan putranya Raja Ali, dimakzulkan. 
Kemudian, kedua raja tersebut minta suaka di Cyprus dan Irak. 


Kelanjutan dari kerjasama tersebut, Kerajaan Protestan Anglikan Inggris mengakui Abdul Aziz 
bin Saudi (sekte Wahabi) sebagai raja Kerajaan Saudi Arabia yang tidak mengklaim wilayah 
Palestina dan Syria sebagai wilayah Saudi Arabia. 


Keberhasilan kedua kerjasama ini, memungkinkan berdirinya negara Israel, sesudah perang 
dunia II, 1939-1945M, tepatnya 15 Mei 1948 


Kaum Wahabi adalah kaum yang mengikuti pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 
berasal dari Kabilah Banu Tamim dari Najdi, lahir 1115 H., wafat tahun 1206 H. 


“““## akhir kutipan 


Hal sama dapat kita ketahui dari tulisan pada http://votreesprit.wordpress.com/2012/04/15/peran- 
lawrence-of-arabia-di-balik-berdirinya-kerajaan-saudi/ 
Berikut kutipannya 


kekkkk 


keke 


kekkkk 


awal kutipan 


Menurut logika yang sehat, seharusnyalah Kerajaan Saudi Arabia menjadi pemimpin bagi 
Dunia Islam dalam segala hal yang menyangkut kelslaman. Pemimpin dalam menyebarkan 
dakwah Islam, sekaligus pemimpin Dunia Islam dalam menghadapi serangan kaum kuffar 
yang terus-menerus melakukan serangan terhadap agama Allah SWT ini dalam berbagai 
bentuk, baik dalam hal Al-Ghawz Al-Fikri (serangan pemikiran dan kebudayaan) maupun 
serangan Gital. 


Seharusnyalah Saudi Arabia menjadi pelindung bagi Muslim Palestina, Muslim Afghanistan, 
Muslim Irak, Muslim Pattani, Muslim Rohingya, Muslim Bosnia, Muslim Azebaijan, dan kaum 
Muslimin di seluruh dunia. Tapi yang terjadi dalam realitas sesungguhnya, mungkin masih jadi 
pertanyaan banyak pihak. Karena harapan itu masih jauh dari kenyataan. 


Craig Unger, mantan deputi director New York Observer di dalam karyanya yang sangat berani 
berjudul “Dinasti Bush Dinasti Saud” (2004) memaparkan kelakuan beberapa oknum di dalam 
tubuh kerajaan negeri itu, bahkan di antaranya termasuk para pangeran dari keluarga 
kerajaan. 


“Pangeran Bandar yang dikenal sebagai “Saudi Gatersebuty' dengan ciri khas janggut dan jas 
rapih, adalah anggoa kerajaan Dinasti Saudi yang bergaya hidup Barat, berada di kalangan 
jetset, dan belajar di Barat. Bandar selalu mengadakan jamuan makan mewah di rumahnya 
yang megah di seluruh dunia. Kapan pun ia bisa pergi dengan aman dari Arab Saudi dan 
dengan entengnya melabrak batas-batas aturan seorang Muslim. la biasa minum Brandy dan 
menghisap cerutu Cohiba, ” tulis Unger. 


Bandar, tambah Unger, merupakan contoh perilaku dan gaya hidup sejumlah syaikh yang 
berada di lingkungan kerajaan Arab Saudi. “Dalam hal gaya hidup Baratnya, ia bisa 
mengalahkan orang Barat paling fundamentalis sekali pun. ” 


Bandar adalah putera dari Pangeran Sultan, Menteri Pertahanan Saudi. Dia juga kemenakan 
dari Raja Fahd dan orang kedua yang berhak mewarisi mahkota kerajaan, sekaligus cucu dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7168 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(alm) King Abdul Aziz, pendiri Kerajaan Saudi modern. 


Bukan hanya Pangeran Bandar yang begitu, beberapa kebijakan dan sikap kerajaan terakdang 
juga agak membingungkan. Siapa pun tak kan bisa menyangkal bahwa Kerajaan Saudi amat 
dekat—jika tidak bisa dikatakan sekutu terdekat—Amerika Serikat. Di mulut, para syaikh- 
syaikh itu biasa mencaci maki Zionis-Israel dan Amerika, tetapi mata dunia melihat banyak di 
antara mereka yang berkawan akrab dan bersekutu dengannya. 


Barangkali kenyataan inilah yang bisa menjawab mengapa Kerajaan Saudi menyerahkan 
penjagaan keamanan bagi negerinya—termasuk Makkah dan Madinah—kepada tentara Zionis 
Amerika. 


Bahkan dikabarkan bahwa Saudi pula yang mengontak Vinnel Corporation di tahun 1970-an 
untuk melatih tentaranya, Saudi Arabian National Guard (SANG) dan mengadakan logistik 
tempur bagi tentaranya. Vinnel merupakan salah satu Privat Military Company (PMC) terbesar 
di Amerika Serikat yang bisa disamakan dengan perusahaan penyedia tentara bayaran. 


Ketika umat Islam dunia melihat pasukan Amerika Serikat yang hendak mendirikan pangkalan 
militer utama AS dalam menghadapi invasi Irak atas Kuwait beberapa tahun lalu, maka hal itu 
tidak lepas dari kebijakan orang-orang yang berada dalam kerajaan tersebut. 


Langkah-langkah mengejutkan yang diambil pihak Kerajaan Saudi tersebut sesungguhnya 
tidak mengejutkan bagi yang tahu latar belakang berdirinya Kerajaan Saudi Arabia itu sendiri. 
Tidak perlu susah-sudah mencari tahu tentang hal ini dan tidak perlu membaca buku-buku 
yang tebal atau bertanya kepada profesor yang sangat pakar. 


Pergilah ke tempat penyewaan VCD atau DVD, cari sebuah film yang dirilis tahun 1962 
berjudul “Lawrence of Arabia' dan tontonlah. Di dalam film yang banyak mendapatkan 
penghargaan internasional tersebut, dikisahkan tentang peranan seorang letnan dari pasukan 
Inggris bernama lengkap Thomas Edward Lawrence, anak buah dari Jenderal Allenby 
(jenderal ini ketika merebut Yerusalem menginjakkan kakinya di atas makam Salahuddin Al- 
Ayyubi dan dengan lantang berkata, “Hai Saladin, hari ini telah kubalaskan dendam kaumku 
dan telah berakhir Perang Salib dengan kemenangan kami”). 


Film ini memang agak kontroversial, ada yang membenarkan namun ada juga yang 
menampiknya. Namun produser mengaku bahwa film ini diangkat dari kejadian nyata, yang 
bertutur dengan jujur tentang siapa yang berada di balik berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. 


Konon kala itu Jazirah Arab merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kekhalifahan Turki 
Utsmaniyah, sebuah kekhalifahan umat Islam dunia yang wilayahnya sampai ke Aceh. Lalu 
dengan bantuan Lawrence dan jaringannya, suatu suku atau klan melakukan pemberontakan 
(bughot) terhadap Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan mendirikan kerajaan yang terpisah, 
lepas, dari wilayah kekhalifahan Islam itu. 


Bahkan di film itu digambarkan bahwa klanSaud dengan bantuan Lawrence mendirikan 
kerajaan sendiri yang terpisah dari khilfah Turki Utsmani. Sejarahwan Inggris, Martin Gilbert, di 
dalam tulisannya “Lawrence of Arabia was a Zionist” seperti yang dimuat di Jerusalem Post 
edisi 22 Februari 2007, menyebut Lawrence sebagai agen Zionisme. 


Sejarah pun menyatakan, hancurnya Kekhalifahan Turki Utsmani ini pada tahun 1924 
merupakan akibat dari infiltrasi Zonisme setelah Sultan Mahmud II menolak keinginan 
Theodore Hertzl untuk menyerahkan wilayah Palestina untuk bangsa Zionis-Yahudi. Operasi 
penghancuran Kekhalifahan Turki Utsmani dilakukan Zionis bersamaan waktunya dengan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7169 


mendukung pembrontakan Klan Saud terhadap Kekalifahan Utsmaniyah, lewat Lawrence of 
Arabia. 


Entah apa yang terjadi, namunhingga detik ini, Kerajaan Saudi Arabia, walau Makkah al- 
Mukaramah dan Madinah ada di dalam wilayahnya, tetap menjadi sekutu terdekat Amerika 
Serikat. Mereka tetap menjadi sahabat yang manis bagi Amerika. 


Selain film Lawrence of Arabia', ada beberapa buku yang bisa menggambarkan hal ini yang 
sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Antara lain: 

"n Wa'du Kissinger (Belitan Amerika di Tanah Suci, Membongkar Strategi AS 
Menguasai Timur Tengah, karya DR. Safar Al-Hawali—mantan Dekan Fakultas 
Akidah Universitas Ummul @uro Makkah, yang dipecat dan ditahan setelah 
menulis buku ini, yang edisi Indonesianya diterbitkan Jazera, 2005) 

m Dinasti Bush Dinasti Saud, Hubungan Rahasia Antara Dua Dinasti Terkuat 
Dunia (Craig Unger, 2004, edisi Indonesianya diterbitkan oleh Diwan, 2006) 

" Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia (George Lenczowski, 1992) 

m History oh the Arabs (Philip K. Hitti, 2006) 


Sebab itu, banyak kalangan yang berasumsi bawah berdirinya Kerajaan Saudi Arabia 
adalah akibat “pemberontakan” terhadap Kekhalifahan Islam Turki Utsmani dan diback- 
up oleh Lawrence, seorang agen Zionis dan bawahan Jenderal Allenby yang sangat 
Islamofobia. Mungkin realitas ini juga yang sering dijadikan alasan, mengapa Arab 
Saudi sampai sekarang kurang perannya sebagai pelindung utama bagi kekuatan 
Dunia Islam, wallahu a'lam. (Rz) 


keke kekkkk 


akhir kutipan 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi diam membisu melihat perilaku penguasa 
kerajaan dinasti Saudi 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, 
maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya 
merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian 
itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim) 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi tidak dapat berbuat banyak dengan sistem 
pemerintahan dalam bentuk kerajaan. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang 
menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih 
diridhai Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya 
dan orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim) 


Dari Ummu Salamah radliallahu “anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian 
mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. 
Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” 
Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” 
Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. 
Muslim dalam Shahih-nya). 


Jelaslah bagi siapa yang ridha dan terus mengikuti pemimpin yang buruk dan tidak 
mengingkari pemimpin yang bersekutu dengan orang-orang yang dimurkai Allah Azza wa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7170 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jalla maka mereka pun turut berdosa. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


1995. Pergunakan akal untuk meraih kemuliaan 


Manusia sebagai makhluk yang mulia dengan dikaruniakan akal dan akan mendapatkan 
kemuliaan jika manusia mempergunakan akal di jalan Allah ta'ala dengan meneladani dan 
mengikuti RasulNya. Kemuliaan diraih dengan mempergunakan akal untuk mengikuti petunjukNya 
dan sebaliknya akan mendapatkan kehinaan jika manusia tidak mempergunakan akalnya atau 
memperturutkan hawa nafsu. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“...Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah.” (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 


Manusia dapat memilih memuliakan dirinya dengan menggunakan akal mengikuti petunjukNya 
atau menghinakan dirinya dengan memperturutkan hawa nafsu. Pilihan ini yang dimaksud dengan 
keimanan yang kadang naik (menuju kemuliaan) dan kadang turun (menuju kehinaan) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda 


"Iman itu kadang naik kadang turun, maka perbaharuilah iman kalian dengan Ia ilaha illallah.” (HR 
Ibn Hibban) 


Manusia yang mempergunakan akal adalah manusia yang menundukkan akal pikirannya kepada 
akal galbu dan dan mengikuti tata cara dalam memahami Al Guran. Untuk memahami Al Guran 
dan As Sunnah, tidak cukup dengan arti bahasa. Diperlukan kompetensi menguasai alat bahasa 
seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi”) dan lain lain. Apalagi jika ingin 
menetapkan hukum-hukum syara' bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan ilmu ushul figih. 
Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan pada  http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup-arti-bahasa/ 


Akal pikiran ditundukkan kepada akal galbu sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/29/tundukkan-akal-pikiran/ 


Hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi salah 
satunya adalah agar kaum muslim memahami Al @ur'an dan As Sunnah hanya bersandarkan 
kepada pemahaman secara ilmiah mempergunakan akal pikiran semata. 


Pemahaman secara ilmiah bagaikan ilmuwan yang menyusun karya tulis / karya ilmiah dengan 
merujuk pemahaman per kata atau per kalimat yang sama atau yang senada atau kata yang 
terkait dan disertai pemahaman secara deduktif. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/03/15/keyakinan-ilmiah/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7m ) 


Ada kita temukan ulama membangun keyakinannya secara ilmiah (alasan logis) atau 
keyakinannya semata-mata berdasarkan bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka 
mereka membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. 


Mereka akan selalu dipengaruhi oleh sangahan-sangahan balik yang konstan. Ada kita temukan 
diantara mereka berselisih, sehingga mereka beradu argumen dan bersepakat bahwa yang “kalah” 
dalam adu argumen akan mengikuti keyakinan yang “menang” dalam adu argumen. Keyakinan 
secara ilmiah dan rapuh. 


Al Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy Syariah menceritakan dengan sanadnya bahwa suatu 
hari ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah pulang dari masjid, ada seorang bernama Abul 
Juwairiyah (seorang yang disebutkan mempunyai pemikiran murji'ah) berkata kepadanya "Wahai 
Abu Abdillah (kun-yah / panggilan Imam Malik) dengarkan aku sebentar, aku ingin berbicara 
denganmu, membawakan hujjahku dan pendapatku 


Imam Malik balik bertanya “Kalau kamu mengalahkanku dalam berdebat?" 
Dia menjawab ' Kalau aku menang, maka kau harus mengikutiku' 


Imam Malik kembali bertanya “Kalau ada orang lain datang kemudian mendebat kita dan 
menang?” 


Dia menjawab 'Kita akan mengikutinya' 


Imam Malik kemudian berkata “Wahai hamba Allah, Allah mengutus Muhammad shallallahu “alaihi 
wa sallam dengan satu agama, sedangkan aku melihatmu berpindah dari satu agama ke agama 
lain. Umar bin Abdul Azizi berkata: “Barangsiapa menjadikan agamanya tempat berdebat dia akan 
banyak berpindah.” 


Dengan sanad yang lain, Al Ajurri menceritakan bahwa suatu hari datang seorang laki-laki ke 
Hasan al Bashri dan berkata “Wahai Abu Isa (panggilan Hasan) kesinilah aku akan mendebatmu 
dalam hal agama! Maka Hasan al Bashri rahimahullah berkata “Adapun diriku, maka aku tahu apa 
agamaku, jika kau kehilangan agamamu maka carilah sendiri.” 


Mereka memandang nash-nash Al-Guran dan Hadits bagaikan bukti-bukti atau premis-premis 
yang berdiri sendiri. Sehingga mereka mengkaitkan diantara premis-premis yang ada untuk 
mendapatkan pemahaman yang shahih menurut logika atau masuk akal. 


Oleh karenanya mereka mungkin saja berpendapat bahwa pemahaman yang shahih menurut 
logika atas mmengutip beberapa nash-nash Al-@uran dan hadits (premis-premis) namun 
kenyataannya menurut kita pemahaman yang salah, misalnya karena mereka tidak 
memperhatikan asbabun nuzul atau tidak memperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat 
sebelum dan sesudahnya, kaitannya dengan ayat pada surat yang lain dan kaitannya dengan 
hadits yang menjelaskan. 


Selain kemampuan pemahaman secara ilmiah, manusia yang telah bersyahadat atau kaum 
muslim memungkinkan untuk mendapatkan karunia hikmah dari Allah Azza wa Jalla yang 
diberikan kepada siapa yang dikehendakiNya. Karunia hikmah tentu tidak diberikan kepada kaum 
Zionis Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7172 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya “Allah menganugerahkan al hikmah (pemahaman yang 
dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil 
Albab yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)“. (AS Al Bagarah (21:269 ). 


“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab” (AS Ali Imron (81:7 ) 


Sehingga kaum muslim selain bersandarkan pemahaman secara ilmiah diikuti pemahaman secara 
hikmah berdasarkan karunia hikmah sebagaimana Ulil Albab. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran: 191). 


Ulil Albab dari asal kata lubb (hati) yakni kaum muslim yang menundukkan akal pikirannya kepada 
akal galbu. 


Karunia hikmah dihujamkan kepada jiwa manusa 
Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya". (AS Asy Syams 
1911:8) 


“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (AS Al Balad (901:10) 


Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, 
“Benar.”Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang 
menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan 
meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darami dengan sanad hasan 


Nawas bin Sam'an r.a. meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam., beliau bersabda, 
“Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu 
dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya.” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


Manusia tidak lagi dapat menggunakan hati atau akal galbu untuk menentukan mana yang baik 
dan mana yang buruk adalah karena dosa 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati (ketiadaan cahaya), sedangkan setiap kebaikan adalah 
bintik cahaya pada hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) untuk 
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang dinamakan buta mata hati. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7173 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada” (AS Al Hajj (221:46 ) 


“Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali yang kembali kepada Allah dengan 
hati yang lurus.” (AS. Asy-Syu'araa: 88) 


Manusia yang mendapat kemuliaan atau yang kembali ke sisi Allah yang Maha Mulia adalah 
mereka yang mempergunakan akal pikiran yang ditundukkan kepada akal galbu di jalan Allah dan 
meneladani RasulNya atau dengan kata lain adalah manusia yang bertagwa. 


Manusia yang bertagwa adalah muslim yang dekat dengan Allah ta'ala sehingga menyaksikan 
Allah ta'ala dengan hatinya (ain bashiroh) 


Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi) 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


sa ay dl sea il serilin me LIA ye akan ie Aoa dor Ka En 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 


Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(717a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNye”. 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (351:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga terbentuklah muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh 


Muslim yang sholeh adalah tanda manusia yang bertagwa atau manusia yang dekat dengan Allah 
ta'ala sehingga berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para Nabi, para 
Shiddigin, para Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7175 


di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (1J:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 


pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?” mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Dalam hadits gudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-Ku, 
tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan 
Tautig HidayahNya” 


Abu Yazid al Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi-Nya 
dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya". 


Sahl Ibn “Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) mengenal 
Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang 
yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka — 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7176 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 


As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Vika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa sebenarnya 
wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang tahu tentang 
Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajakrkan Allah kepada mereka. 
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang bertakwa". 


Dari Abu Umamah ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “berfirman Allah Yang 
Maha Besar dan Agung: “Diantara para wali-Ku di hadhirat-Ku, yang paling menerbitkan iri-hati 
lalah si mu'min yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam shalat, yang paling 
baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepada-Nya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. 
la tak terlihat di antara khalayak, tak tertuding dengan telunjuk. Rezekinya secukupnya, tetapi 
lapun sabar dengan hal itu. Kemudian Beliau shallallahu alaihi wasallam menjentikkan jarinya, lalu 
bersabda: "Kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat 
kurangnya”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal)”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wasiat bahwa setelah wafatnya Beliau 
maka pengganti Beliau sebagai Imamnya para Wali Allah adalah Sayyidina Ali ra dan kedudukan 
dan tugas Imam Wali Allah seperti Nabi , penerus pemimpin perjuangan agama, namun kita 
ketahui, paham dan yakini bahwa tiada Nabi setelah Rasulullah. 


Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata kepada Ali, -ketika beliau 
mengangkatnya sebagai pengganti (di Madinah) dalam beberapa peperangan beliau. Ali bertanya: 
Apakah anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak! beliau menjawab: Wahai Ali, 
tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? 
hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Dan saya juga mendengar beliau bersabda pada Perang 
Khaibar, Sungguh, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai 
Allah dan RasulNya dan Allah dan RasulNya juga mencintainya. Maka kami semuanya saling 
mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau bersabda: Panggilllah Ali! (HR Muslim 4420) 


Wasiat seperti di atas yang pada umumnya disalahpahami oleh kaum Syiah sehingga 
menimbulkan perselisihan karena perbedaan pendapat yang bahkan dapat berakibat saling 
membunuh di antara manusia yang telah bersyahadat. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: "Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Imam Sayyidina Ali ra adalah bertindak sebagai Nabi namun bukan Nabi karena tidak ada Nabi 
setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imam para Wali Allah 


Imam para Wali Allah yakni imam dari para kekasih Allah (Wali Allah) yakni hamba-hamba Allah 
yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah 
tidak akan punah dari peredarannya. 


Bumi ini tidak akan kosong dari Imam dan para Wali Allah. Setiap mereka wafat maka Allah Azza 
wa Jalla akan menggantikan mereka dengan yang lain sehingga agama Islam beserta Al Guran 
tetap terjaga sampai akhir zaman 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7177 


Imam Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha'i: “Bumi ini tidak akan kosong 
dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan 
keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan tetapi, berapakah 
jumlah mereka dan dimanakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang 
mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. 
Dengan mereka, Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai dapat diterima oleh orang- 
orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka 
kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, 
tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka 
bumi dan para da'i kepada agamaNya yang lurus. Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka” 


Al @uran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 


Al Guran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (OS Al A'raf (71:43) 


Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan 
penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat 


Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ Imam Mazhab yang empat 
adalah termasuk Assab'ul-matsani atau para penunjuk dalam perkara syariat. Sedangkan para 
penunjuk untuk perkara memperjalankan diri atau mendekatkan diri kepada Allah adalah para Wali 
Allah dengan para pemimpin Wali Allah. 


Assab'ul-matsani atau Empat pemimpin para imam atau pemimpin para auliya'ullah yang disebut 
dengan al-Agthab al-Arba'ah (empat wali kutub) / A'immatuththarigah wal-hagigah setiap zaman 
sampai akhir zaman. Contohnya adalah Syekh Ahmad Arrifa'i, Syekh Abdul-Gadir al-Jailani, 
Syekh Ahmad al-Badawi dan Syekh Ibrahim Addusugi Radliallahu anhum ajma'in dan seterusnya 


Wassalam 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
1996. Kebersihan adalah sebagian dari iman 


Seorang kawan kami sepulang mengikuti sebuah pelatihan di Jepang mengabarkan bahwa dia 
menemukan kehidupan yang Islami di sana. Hal yang dimaksud oleh kawan kami sebagai 
kehidupan Islami adalah sebatas kebiasaan atau budaya menjaga kebersihan seperti toilet yang 
selalu bersih. 


Kebiasaan atau budaya bekerja secara tekun, profesional. Bahkan orang Jepang terkenal sebagai 
pekerja setia pada satu perusahaan. 


Kebiasaan atau budaya menghargai waktu dalam menepati janji, contohnya ketika seorang 
pembicara asal Jepang hadir tepat pada waktu presentasinya sudah memohon maaf kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7173 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hadirin karena kebiasaan atau budaya di sana seorang pembicara biasanya hadir sebelum waktu 
presentasi agar hadirin tidak bertanya-tanya atau dalam ketidak pastian. 


Orang Jepang kehidupan yang Islami tersebut timbul karena ketaatan mereka pada peraturan 
yang mereka sepakati bersama sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. 


Contoh lainnya kawan kami menceritakan ketika ke supermarket melihat kebiasaan orang Jepang 
di sana kalau melihat potongan struk belanja atau sampah kecil lainnya pada sebuah troley 
belanja maka mereka dengan suka hati memasukkannya ke tempat sampah. 


Pertanyaannya adalah kenapa kehidupan yang Islami seperti itu justru kurang terlihat pada umat 
Islam, khususnya di negara kita ? 


Bahkan hadits "kebersihan adalah sebagian dari Iman" dianggap sebagai hadits dhoif bahkan 
hadits palsu 


Mereka yang menganggapnya sebagai hadits palsu adalah mereka yang hanya berpegang pada 
hadits-hadits yang telah dibukukan saja. Padahal sebagian hadits tidak terbukukan dan hanya 
dalam bentuk hafalan yang disampaikan secara estafet dari lisan ke lisan secara terun temurun 
dalam bentuk nasehat dimana sanad hadits tidak terlalu diperhatikan lagi. 


Sedangkan hadits-hadits untuk perkara hukum dalam Islam atau perkara syariat atau figih 
memang sanad hadits harus diperhatikan. Namun untuk perkara syariat atau figih buat apa lagi 
kita menyibukkan diri atau membuang waktu mengulang kembali apa yang dikerjakan dan 
dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat. Terlebih lagi jumlah hadits yang telah dibukukan hanya 
sebagian kecil dari jumlah hadits yang diterima dan dihafal oleh Imam Mazhab yang empat 
sehingga tidak cukup sebagai sumber untuk melakukan ijtihad dan istinbat. Oleh karenanya untuk 
perkara syariat atau figih cukupkanlah pada Imam Mazhab yang empat sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/22/mazhab-yang- 
empat/ 

Mengapakah tidak terimplementasikan "kebersihan adalah sebagian dari iman" ? 


Ada yang hilang atau terlupakan oleh umat Islam yakni tentang Ihsan yang merupakan bagian dari 
tiga pokok dalam agama Islam yakni Iman, Islam dan Ihsan 


Laki-laki itu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? " Beliau menjawab, “Islam adalah kamu 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan 
berpuasa Ramadlan.' Dia berkata, “Kamu benar." Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, 
apakah iman itu? " Beliau menjawab, “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, 
beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu 
beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya'. Dia berkata, "Kamu 
benar. Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, Kamu 
takut (khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR Muslim 11) 


Tentang Islam diuraikan dalam ilmu figih 

Tentang Iman diuraikan dalam akidah atau itigod atau ushuluddin 

Tentang Ihsan diuraikan dalam tasawuf 

Ada yang bertanya apakah Rasulullah dan para Sahabat mengamalkan tasawuf ? 
Tasawuf hanyalah sebuah istilah untuk perkara yang berkaitan dengan ihsan atau akhlak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7179 


Silahkan periksa kurikulum atau silabus pada perguruan tinggi Islam maka tasawuf adalah ihsan 
atau akhlak 


Jadi pertanyaan tersebut sebenarnya adalah “Apakah Rasulullah dan para Sahabat mengamalkan 
ihsan? 


Tentu jawabannya adalah, "Benar, Rasulullah maupun Salafush Sholeh mengamalkan ihsan atau 
tasawuf" 


Dari hadits di atas yang dimaksud ihsan adalah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat) 
yakni menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) 


Muslim yang bermakrifat atau muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)" 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7180 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNye”. 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? “ Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (51:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga terbentuklah muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh 


Jadi jika seorang muslim mengamalkan ihsan (tasawuf) atau meng-ihsan-kan dirinya maka dia 
tidak akan membiarkan sampah bukan pada tempatnya karena muslim tersebut memandang Allah 
dengan hatinya atau karena muslim tersebut selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla 


Jika seorang muslim mengamalkan ihsan (tasawuf) atau meng-ihsan-kan dirinya maka dia bekerja 
dengan tekun, profesional, menghargai waktu dalam menepati janji, tidak bermalas-malasan, tidak 
bermewah-mewahan atau tidak boros dan tidak melakukan hal buruk lainnya karena muslim 
tersebut memandang Allah dengan hatinya atau karena muslim tersebut selalu yakin diawasi oleh 
Allah Azza wa Jalla 


Jika seorang muslim mengamalkan ihsan (tasawuf) atau meng-ihsan-kan dirinya maka jika dia 
seorang pelajar atau mahasiswa maka dia tidak akan melakukan perkelahian atau tawuran antar 
siswa atau antar mahasiswa karena mereka memandang Allah dengan hatinya atau karena 
mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 


Jika seorang muslim mengamalkan ihsan (tasawuf) atau meng-ihsan-kan dirinya maka jika dia 
seorang pejabat maka dia akan melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, adil, profesional 
dan tidak akan melakukan korupsi karena muslim tersebut memandang Allah dengan hatinya atau 
karena muslim tersebut selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. 


Kesimpulannya adalah bahwa kehidupan Islami terbentuk karena kaum muslim mengamalkan 
ihsan (tasawuf) atau meng-ihsan-kan dirinya sehingga jika bersikap dan melakukan perbuatan 
maka akan bersikap dan melakukan perbuatan yang dicintaiNya karena kaum muslim 
memandang Allah dengan hatinya atau karena kaum muslim selalu yakin diawasi oleh Allah Azza 
wa Jalla. 


Permasalahannya pada masa sekarang kaum muslim dijauhkan dari tasawuf (akhlak / ihsan) 
karena termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh 
kaum Zionis Yahudi. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7181 


Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 
Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Contoh yang terkenal adalah penyalahgunaan perkataan Imam Syafi'i ra yang dikutip dari 
Managib Al Imam As Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al Baihagi yakni ungkapan “Jika seorang 
belajar tasawuf di pagi hari, sebelum datang waktu dhuhur engkau akan dapati dia menjadi orang 
dungu.” Penjelasan perkataan Imam Syafi'i ra tersebut telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/06/apakah-tasawuf/ 

Pada hakikatnya upaya kaum Zionis Yahudi menjauhkan kaum muslim dari tasawuf adalah dalam 
rangka merusak akhlak kaum muslim sebagaimana mereka menyebarluaskan pornografi, gaya 
hidup bebas, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, hedonisme dan lain lain. 


Ahmad Shodig, MA-Dosen Akhlak & Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat 
menyayangkan sirnanya pendidikan tasawuf (pendidikan akhlak) dalam kurikulum pendidikan di 
negeri kita sebagaimana kutipan tulisan beliau yang dimuat pada  http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/07/pendidikan-akhlak/ 


Imam Sayyidina Ali ra menasehatkan puteranya “Sejak awal aku bermaksud menolong 
mengembangkan akhlak yang mulia dan mempersiapkanmu menjalani kehidupan ini. Aku ingin 
mendidikmu menjadi seorang pemuda dengan akhlak karimah, berjiwa terbuka dan jujur serta 
memiliki pengetahuan yang jernih dan tepat tentang segala sesuatu di sekelilingmu”. Nasehat 
selengkapnya dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/06/26/2010/11104/ 
nasehat-sayyidina-ali-ra/ 

Imam Sayyidina Ali ra dalam nasehatnya telah menegaskan bahwa pengembangan akhlak yang 
mulia adalah hal yang utama dalam menjalankan kehidupan ini. 


Imam Syafi'i -rahimahullah menasehatkan kita agar mencapai ke-sholeh-an sebagaimana salaf 
yang sholeh adalah dengan menjalankan perkara syariat sebagaimana yang mereka sampaikan 
dalam kitab figih sekaligus menjalankan tasawuf untuk mencapai muslim yang baik, muslim yang 
sholeh, muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang Ihsan 


Imam Syafi'i -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) ,” Berusahalah engkau menjadi 
seorang yang mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah 
kau hanya mengambil salah satunya. Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin 
memberikan nasehat padamu. Orang yang hanya mempelajari ilmu figih (menjalani syariat) tapi 
tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak dapat merasakan kelezatan takwa. Sedangkan 
orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu figih (menjalani syariat), 
maka bagaimana bisa dia menjadi baik (ihsan)?” IDiwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47) 


Imam Malik -rahimahullah menasehatkan agar kita menjalankan perkara syariat sekaligus 
menjalankan tasawuf agar tidak menjadi manusia yang rusak (berakhlak tidak baik). 


Imam Malik -rahimahullah menyampaikan nasehat (yang artinya) “Dia yang sedang tasawuf tanpa 
mempelajari figih (menjalankan syariat) rusak keimanannya , sementara dia yang belajar figih 
(menjalankan syariat) tanpa mengamalkan Tasawuf rusaklah dia, hanya dia siapa memadukan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7132 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keduanya terjamin benar" 


Sebelum belajar Tasawuf, Imam Ahmad bin Hambal menegaskan kepada putranya, Abdullah ra. 
“Hai anakku, hendaknya engkau berpijak pada hadits. Anda harus hati-hati bersama orang-orang 
yang menamakan dirinya kaum Sufi. Karena kadang diantara mereka sangat bodoh dengan 
agama.” Namun ketika beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdady as-Shufy, dan mengenal 
perilaku kaum Sufi, tiba-tiba dia berkata pada putranya “Hai anakku hendaknya engkau bermajlis 
dengan para Sufi, karena mereka bisa memberikan tambahan bekal pada kita, melalui ilmu yang 
banyak, murogobah, rasa takut kepada Allah, zuhud dan himmah yang luhur (Allah) Beliau 
mengatakan, “Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih utama ketimbang kaum Sufi.” Lalu 
Imam Ahmad ditanya, “Bukanlah mereka sering menikmati sama' dan ekstase ?” Imam Ahmad 
menjawab, “Dakwah mereka adalah bergembira bersama Allah dalam setiap saat...” 


Imam Nawawi -rahimahullah berkata : “Pokok-pokok metode ajaran tasawuf ada lima : Tagwa 
kepada Allah di dalam sepi maupun ramai, mengikuti sunnah di dalam ucapan dan perbuatan, 
berpaling dari makhluk di dalam penghadapan maupun saat mundur, ridha kepada Allah dari 
pemberian-Nya baik sedikit ataupun banyak dan selalu kembali pada Allah saat suka maupun 
duka “. (Risalah Al-Magoshid fit Tauhid wal Ibadah wa Ushulut Tasawuf halaman : 20, Imam 
Nawawi) 


Salah satu pelopor tasawuf dari kalangan Tabi'in , Al Hasan al-Basri ra (Madinah,21H/642M -— 
Basrah,110 H/728M) , berkata: "Barangsiapa yang memakai tasawuf karena tawaduk (kepatuhan) 
kepada Allah akan ditambah Allah cahaya dalam diri dan Hatinya, dan barang siapa yang 
memakai tasawuf karena kesombongan kepadanya akan dicampakkan kedalam neraka”. 


Buya Hamka penulis buku “Tasawuf Modern” setelah mengikuti Tarekat @odiriyah Nagsabandiyah 
pernah berujar di Pesantren Suryalaya Tasikmalaya bahwa dirinya bukanlah Hamka, tetapi 
“Hampa” sebagaimana yang dituturkan oleh dari Sri Mulyati, pengajar tasawwuf UIN Syarif 
Hidayatullah 


“Dirinya bukanlah Hamka tetapi “hampa” adalah ungkapan penyaksian Allah ta'ala dengan hati 
(ain bashiroh) atau bermakrifat. Mereka yang menjadi shiddigin yakni membenarkan dan 
menyaksikan bahwa selain Allah ta'ala adalah tiada. Selain Allah ta'ala adalah tiada apa apanya. 
Selain Allah ta'ala adalah bergantung padaNya. 


Begitupula Bung Karno dalam pencarian dan menyampaikan keingginannya agar dapat meninggal 
dunia dalam keadaan tersenyum sebagaimana yang beliau ungkapkan kepada Prof. Dr.H.SS. 
Kadirun Yahya MA, Msc, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tharigat 
Nagsyabandiyah Khalidiyah sebagaimana yang terurai dalam tulisan pada https:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/09/sukarno-dan-mati-senyum/ 

Sekali lagi kami mengingatkan bahwa tasawuf adalah jalan untuk mencapai muslim yang ihsan 
yakni muslim yang bermakrifat. Lebih lanjut tentang tasawuf atau tentang ihsan silahkan baca 
tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/06/13/tasawuf!/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/05/25/istilah-tasawuf!/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/02/21/tips-bertasawuf!/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/01/23/jalan-bermakrifat! 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/06/13/kegunaan-tasawuf/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/17/habib-dan-tarekat/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/05/23/cinta-yang-ihsan/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7183 


http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/16/pada-diri-kita/ 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/03/05/hakikat-manusia! 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/10/10/hakikat-dan-marifat/ 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2021. Sesama korban perang pemahaman 


Syiah Rafidhoh dan Sekte Wahabi adalah sesama korban hasutan atau korban ghazwul fikri 
(perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi 


Syiah artinya pengikut. Mereka yang mengaku mengikuti Imam Sayyidina Ali ra dan keturunannya 
menamakan diri mereka sebagai kaum Syiah. 


Tentu tidak semua syiah adalah sesat. Jumhur ulama telah sependapat bahwa Syiah Rafidhoh 
dan syiah-syiah yang mengikuti mereka adalah sesat. 


Kalau melihat sejarah, penamaan Rafidhah ini erat kaitannya dengan gelaran yang diberikan oleh 
pendiri syi'ah Zaidiyah yaitu Imam Zaid bin Ali, yaitu anak dari Imam Ali Zainal Abidin, yang 
bersama para pengikutnya memberontak kepada khalifah Bani Umayyah Hisyam bin Abdul Malik 
bi Marwan di tahun 121 H. 


Salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah Imam Yahya bin Hamzah 'Alawi (w. 749 H) mendefinisikan 
Syi'ah Zaidiyah sebagai: "Setiap golongan memiliki doktrin yang dibawa oleh pemimpin masing- 
masing. Adapun istilah Zaidiyah muncul setelah era Imam Zaid bin Ali bin al-Husain. Semenjak 
itulah Zaidiyah dikenal sebagai salah satu aliran Syi'ah yang mengatasnamakan nama 
pemimpinnya". 


Jelas dari teks diatas penamaan Syi'ah Zaidiyah dikaitkan dengan Imam Zaid bin Ali bin al-Husain 
bin Ali bin Abi Thalib, dan Zaidiyah merupakan salah satu kelompok Syiah terbesar selain Syi'ah 
Imamiyah dan Syi'ah Isma'iliyah yang masih eksis sampai saat ini. 


Imam Ahmad bin Yahya al-Murtadha (w. 840 H) dalam kitabnya yang terkenal "al-Bahru az- 
Zahhar" menegaskan, bahwa ada tiga golongan besar Syi'ah, yaitu: Zaidiyah, Imamiyah dan 
Isma'ilyah (di kenal dengan Syi'ah Bathiniyah). 


Sumber-sumber sejarah dan kitab-kitab klasik yang membahas tentang aliran-aliran Islam 
menjelaskan bahwa sebenarnya sejarah kemunculan Zaidiyah ditandai ketika Imam Zaid 
melancarkan revolusi melawan pemerintahan Bani Umayyah, yang didukung oleh lima belas ribu 
pasukan berasal dari penduduk Kufah di Irag, di mana hal serupa dilakukan sebelumnya oleh 
kakek Imam Zaid yaitu imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, dan mengalami kegagalan fatal dalam 
pertempuran di kota Karbala, dengan menewaskan 61 tentara Imam Hussein bin Ali. Namun 
selanjutnya Imam Zaid tidak menerima kegagalan tersebut, justru ia bersikeras untuk meneruskan 
revolusi kakeknya dan terus menerus memerangi Bani Umayyah sampai titik darah penghabisan. 
Maka ia dan bala tentaranya meninggalkan kota Kufah menuju tempat kekuasaan gubernur (Yusuf 
bin Umar at-Thsagafi) yang merupakan agen kepala negara ketika itu (Hisyam bin Abdul Malik bin 
Marwan) yang berkuasa dari tahun 105 sampai tahun 125 Hijriyah. 


Tatkala kedua pasukan tersebut bertemu dan saling berhadap-hadapan, dan sebelum kedua 
pasukan tersebut memulai peperangan, pasukan imam Zaid yang berasal dari penduduk Kufah 
berkata kepada Imam Zaid: "Kami akan menyokong perjuangamu, namun sebelumnya kami ingin 
tahu terlebih dahulu sikapmu terhadap Abu Bakar Siddig dan Umar bin Khattab di mana kedua- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(713 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


duanya telah menzalimi kakekmu Imam Ali bin Abi Thalib". Imam Zaid menjawab: "bagi saya 
mereka berdua adalah orang yang baik, dan saya tak pernah mendengar ucapan dari ayahku 
Imam Zainal Abidin tentang perihal keduanya kecuali kebaikan. Dan kalaulah saat ini saya berani 
melawan dan menantang perang Bani Umayyah, itu disebabkan karena mereka telah membunuh 
kakek saya (imam Husain bin Ali). Di samping itu, mereka telah memberanguskan kota Madinah di 
tengah teriknya matahari pada siang hari. Ketika itu terjadilah peperangan sengit di pintu Tiba kota 
Madinah. Dan tentara Yazid bin Mu'awiyah (w 63H) ketika itu telah menginjak-injak kehormatan 
kami, dan membunuh beberapa orang sahabat. Dan mereka menghujani masjid dengan lemparan 
batu dan api". 


Setelah mendengar sikap dan jawaban Imam Zaid, para tentara Kufah meninggalkan Imam Zaid. 
Dan Imam Zaid berkata kepada mereka: "kalian telah menolak saya, kalian telah menolak saya". 
Semenjak hari itu tentara tersebut dikenal dengan nama Rafidhah. 


Jadi Syiah rafidhoh adalah bekas tentara atau bekas pengikut Imam Zaid Rahimahullah dan tidak 
ada kaitannya dengan Imam Sayyidina Ali ra dan tidak ada kaitannya pula dengan Imam yang 12 
yang merupakan keturunan Imam Sayyidina Ali ra. Ekses negatifnya adalah mereka yang 
mengaku muslim namun membenci ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu 
Rasulullah 


Syiah Rafidhoh yang mengaku mengikuti Ahlul Bait termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang sekarang dikenal dengan Zionis 
Yahudi. Salah satunya adalah Abdullah bin Saba (Yahudi dari Yaman), yang membenci Khulafaur 
Rasyidin. 

Sedangkan Imam Zaid bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pendiri madzhab Zaidiyyah 
mengatakan bahwa dari orang tua dan kakeknya menyampaikan tentang sayyidina Abu Bakar ra, 
Sayyidina Umar ra maupun Sayyidina Ustman ra, semuanya kebaikan. 


Imam Sayyidina Ali ra bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Wahai Rasulullah! 
Apakah ciri-ciri mereka?” Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mereka menyanjungimu 
dengan sesuatu yang tidak ada padamu”. 


Di riwayatkan oleh Imam al-Dar Gutni dari Sayyidina “Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhu, beliau 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri mereka, lalu 
Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda: 


ny SU 0 ya BI IS Lakey IIS I yanddy adl Jal Oyku 


“Mereka seolah-olah mencintai ahlul bait (keluarga Nabi), padahal mereka tidak sedemikian dan 
tandanya ialah mereka mencaci Abu Bakar dan ' Umar" 


Nasib Abdullah bin Saba' pada akhir hayatnya menjadi orang buangan, yang dibuang oleh 
Sayyidina Ali ra setelah beliau menjadi Khalifah keempat, Beliau marah karena dia membuat fitnah 
atas diri Beliau, dia akhirnya dibuang ke daerah Madain. 


Kelompok Abdullah bin Saba' ini terpisah menjadi 2 ( dua ) kelompok besar, yaitu : 


1. Kelompok yang menyatakan bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali ra adalah Allah sendiri yang 
menciptakan segala sesuatu dan memberi rizki. Dalam hal ini, Sayyidina Ali ra mengajak mereka 
berdialog, namun mereka ternyata bersikeras mempertahankan pendapatnya. Maka akhirnya 
Sayyidina Ali ra membakar orang- orang yang diketahui dari golongan mereka dengan api. 
Kemudian golongan mereka berkata : “Seandainya Ali bukan Allah itu sendiri tentu ia tidak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7185 


membakar mereka dengan api. Karena sesungguhnya tidak akan melakukan pembakaran dengan 
api kecuali Tuhan.” Mereka berkeyakinan bahwa Ali akan menghidupkan mereka, setelah ia 
membunuh mereka. Mereka inilah orang-orang yang membawa kepercayaan bahwa tuhan 
melakukan penitisan kepada makhluknya beserta cabang-cabang kepercayaan ini meliputi faham- 
faham yang sesat. 


2. Kelompok yang memberontak terhadap Sayyidina Ali ra setelah terjadinya perang Shiffin. 
Mereka juga menuduh Sayyidina Ali Kafir, karena beliau telah menghentikan peperangan dan 
menyetujui Tahkim dengan kitabullah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi Sayyidina Ali 
ra dan Muawiyah ra. Sebagian dari mereka juga ada yang mengkafirkan ketiga orang Khalifah 
sebelum Sayyidina Ali ra. Mereka ini telah membunuh seorang Tabi'in besar yang bernama 
Abdullah bin Khobbab ra dan istrinya, karena ia memuji keempat Khulafaur Rasyidin. Kemudian 
ketika Sayyidina Ali ra meminta agar mereka menyerahkan para pembunuhnya, mereka menolak 
sambil berkata: “Kami semua ikut membunuh mereka dan kami semua menganggap halal 
terhadap darah-darah kalian dan darah-darah mereka semua.” 


Sedangkan sekte Wahabi adalah pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. 
Dinisbatkan kepada nama Ayahnya adalah sekedar untuk membedakan antara ajaran ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ajaran Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam. Hal serupa dinisbatkan mazhab Hambali bukan mazhab Ahmad kepada hasil 
ijtihad dan istinbat yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal 


Pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab merasa atau mengaku mengikuti manhaj 
atau mazhab Salaf dan menamakan diri mereka sebagai Salafi. 


Imam Mazhab yang empat yang telah diaku oleh jumhur ulama sebagai para ulama yang 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak atau para ulama yang terbaik dalam memahami Al 
Gur'an dan As Sunnah dan Imam Mazhab yang empat bertemu langsung dengan Salafush Sholeh 
tidak pernah menjelaskan dan menyampaikan betapa pentingnya manhaj atau mazhab Salaf. 
Penamaan mazhab dinisbatkan kepada nama ulama yang melakukan ijtihad dan istinbat serta 
ulama yang berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab merasa atau mengaku mengikuti 
pemahaman Salafush Sholeh. Tentu mereka tidak bertemu dengan Salafush Sholeh sehingga 
mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh 


Apa yang ulama mereka katakan sebagai pemahaman Salafush Sholeh adalah ketika mereka 
membaca hadits, tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in dan Sahabat. 
Inilah yang mereka katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman Salafush Sholeh. 
Bukankah itu pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. 


Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. Fitnah dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7186 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


orang-orang yang serupa dengan Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Jadi pada hakikatnya syiah Rafidhoh maupun sekte Wahabi adalah sesama korban hasutan atau 
korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga 
boleh jadi mereka seperti orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yang 
pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al 
a'zham) sehingga disebut juga kaum khawarij. 


Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi , mereka membaca Al Gur'an 
dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al 
Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al @uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al @uran dan mereka 
menyangka bahwa Al Aur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al Gur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


“Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” mempunyai makna majaz yakni 
maknanya sholat mereka tidak sampai ke hati. Sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar sehingga mereka semakin jauh dari Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar” (AS al Ankabut (29:45). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij karena pemahaman 
mereka telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) 
sehingga berani menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan thagut, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7187 


berhukum dengan selain hukum Allah. 


Semboyan kaum khawarij pada waktu itu adalah “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum 
melainkan hanya dari Allah. Sayyidina Ali ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu 
hagin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). 


Kaum khawarij salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 
(AS: Al-Maa'idah: 44). Kesalahpahaman kaum khawarij sehingga berkeyakinan bahwa Imam 
Sayyidina Ali ra telah kafir dan berakibat mereka membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 
yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-@uran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. la tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Syiah Rafidhoh maupun sekte Wahabi adalah sesama korban hasutan atau korban ghazwul fikri 
(perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi sehingga mereka membaca Al 
Gur'an atau memahami Al Guran dan Hadits dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau 
memahaminya dengan metodologi "terjemahkan saja" dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah 
(terminologi) saja. Sebagaimana kompetensi kaum Zionis Yahudi dalam memahami Al @ur'an dan 
As sunnah untuk keperluan menghasut atau ghazwul fikri (perang pemahaman) sehingga 
menimbulkan perselisihan pada kaum muslim karena perbedaan pemahaman. 


Contohnya Syiah Rafidhoh mengatakan bahwa ahlul bait adalah maksum dan membenci 
Khulafaur Rasyidin karena dianggap telah mengkhianati wasiat dari Rasulullah di Ghadir Khum 


Sedangkan sekte Wahabi selalu mengedepankan potongan perkataan Rasulullah yang artinya 
"Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di zamanku" . Bahkan mereka menambahkan dengan 
pendapat mereka bahwa “Sezuhud-zuhudnya, sewara'-wara'nya, se tawadhu -tawadhu'nya 
generasi Khalaf.... Tidak akan pernah mampu menandingi generasi sala? 


Jadi pada hakikatnya sekte Wahabi berpendapat bahwa generasi salaf seolah-olah maksum. 
Padahal pada generasi Salaf ada juga yang bertemu dengan Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam namun tidak sholeh yakni orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al 
Najdi 

Periodisasi salaf dan khalaf adalah hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi agar umat Islam tidak mengikuti para ulama yang sholeh 
yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat yang termasuk ulama khalaf karena 
tentunya mereka hidup setelah generasi Salafush Sholeh sampai akhir zaman 


Khulafaur Rasyidin memang termasuk tujuh kelompok yang berempat (Assab'ul-matsani) 
sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ 
Sedangkan sebaik-baik manusia tidak dibatasi oleh generasi. Sebaik-baik manusia tidak terbatas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7138 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pada generasi Salaf namun diikuti generasi-generasi berikutnya bagi mereka yang bersaksi bahwa 
“Muhammad adalah utusan Allah”. Ini terkait dengan firman Allah ta'ala yang artinya, “kuntum 


khayra ummatin ukhrijat lilnnaasi", “Kamu (umat Rasulullah) adalah umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia” (AS Ali Imran (3J:110 ). 


Sahabat dikatakan “sebaik-baik manusia” karena termasuk manusia awal yang “melihat” 
Rasulullah atau manusia awal yang bersaksi atau bersyahadat. 


Ibnu Hajar al-Asgalani asy-Syafi'i berkata: “Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan 
Islam" 


Begitu pula dengan Tabi'in (orang yang “melihat/”bertemu” dengan Sahabat) maupun Tabi'ut 
Tabi'in (orang yang “melihat”/”bertemu” dengan Tabi'in adalah “sebaik-baik manusia” karena 
mereka termasuk manusia awal yang bersaksi atau bersyahadat. 


Bahkan Allah Azza wa Jalla menjamin untuk masuk surga bagi “sebaik-baik manusia” paling awal 
atau manusia yang bersaksi/bersyahadat paling awal atau yang membenarkan Nabi Muhammad 
Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah ta'ala paling awal atau as-sabigun al-awwalun. 
Hal ini dinyatakan dalam firmanNya yang artinya, “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama- 
tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama- 
lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”. (AS At Taubah (9J:100 ) 


Mereka yang termasuk 10 paling awal bersyahadat/bersaksi atau yang termasuk “as-sabigun al- 
awwalun” adalah, Abu Bakar Ash Shidig ra, Umar bin Khattab ra, Ustman bin Affan ra, Ali bin Abi 
Thalib ra, Thalhah bin Abdullah ra, Zubeir bin Awwam ra, Sa'ad bin Abi Waggas ra, Sa'id bin Zaid 
ra, Abdurrahman bin “Auf ra dan Abu “Ubaidah bin Jarrah ra . 


Jadi yang disebut generasi terbaik atau sebaik-baik manusia adalah bagi seluruh umat Nabi 
Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau bagi seluruh manusia yang telah bersaksi/ 
bersyahadat atau bagi seluruh muslim sampai akhir zaman. Seluruh muslim mempunyai 
kesempatan untuk menjadi sholeh tanpa dibatasi zaman kapan mereka hidup. 


Sedangkan ahlul bait atau keturunan cucu Rasulullah tentulah tidak maksum karena Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang bersifat maksum 


Namun ulama dari kalangan ahlul bait maupun ulama dari generasi khalaf mempunyai 
kesempatan untuk meraih ishmah yakni memiliki sifat keterpeliharaan dari dosa: meskipun 
'ishmah yang dimiliki dapat berbeda-beda tergantung hubungan yang tercipta antara Allah dengan 
hambaNya. 


Hubungan yang bertitik tolak pada al-ri'ayah (pemeliharaan), al-mawaddah (cinta kasih), dan al- 
inayah (pertolongan) Allah kepada al-awliya (para wali). 


Tanda seorang muslim yang meraih magom (derajat) disisiNya atau yang mempunyai hubungan 
yang dekat dengan Allah adalah ke-sholeh-annya sehinga berkumpul dengan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, para Nabi, para Shiddigin, para Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7189 


membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49J:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom (derajat) disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Dalam hadits gudsi, “Allah berfirman yang artinya: “Para Wali-Ku itu ada dibawah naungan-Ku, 
tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan 
Tautig HidayahNya” 


Abu Yazid al Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi-Nya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7190 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya". 


Sahl Ibn “Abd Allah at-Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana (cara) mengenal 
Waliyullah, ia menjawab: “Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang 
yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka — 
untuk mengenal dan mendekat kepada-Nya.” 


As Sarraj at-Tusi mengatakan : “Vika ada yang menanyakan kepadamu perihal siapa sebenarnya 
wali itu dan bagaimana sifat mereka, maka jawablah : Mereka adalah orang yang tahu tentang 
Allah dan hukum-hukum Allah, dan mengamalkan apa yang diajakrkan Allah kepada mereka. 
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tulus dan wali-wali-Nya yang bertakwa". 


Dari Abu Umamah ra, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “berfirman Allah Yang 
Maha Besar dan Agung: “Diantara para wali-Ku di hadhirat-Ku, yang paling menerbitkan iri-hati 
lalah si mu'min yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam shalat, yang paling 
baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepada-Nya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. 
la tak terlihat di antara khalayak, tak tertuding dengan telunjuk. Rezekinya secukupnya, tetapi 
lapun sabar dengan hal itu. Kemudian Beliau shallallahu alaihi wasallam menjentikkan jarinya, lalu 
bersabda: ”Kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat 
kurangnya”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal)”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wasiat bahwa setelah wafatnya Beliau 
maka pengganti Beliau sebagai Imamnya para Wali Allah adalah Sayyidina Ali ra dan kedudukan 
dan tugas Imam Wali Allah seperti Nabi , penerus pemimpin perjuangan agama, namun kita 
ketahui, paham dan yakini bahwa tiada Nabi setelah Rasulullah. 


Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata kepada Ali, -ketika beliau 
mengangkatnya sebagai pengganti (di Madinah) dalam beberapa peperangan beliau. Ali bertanya: 
Apakah anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak! beliau menjawab: Wahai Ali, 
tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? 
hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Dan saya juga mendengar beliau bersabda pada Perang 
Khaibar, Sungguh, saya akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai 
Allah dan RasulNya dan Allah dan RasulNya juga mencintainya. Maka kami semuanya saling 
mengharap agar mendapatkan bendera itu. Beliau bersabda: Panggilllah Ali! (HR Muslim 4420) 


Wasiat seperti di atas yang pada umumnya disalahpahami oleh umumnya kaum Syiah, khususnya 
oleh Syiah Rafidhoh sehingga menimbulkan perselisihan karena perbedaan pendapat yang 
bahkan dapat berakibat saling membunuh di antara manusia yang telah bersyahadat. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: "Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Jadi apa yang diperselisihkan oleh kaum Syiah bahwa Sayyidina Abu Bakar ra ataupun Sayyidina 
Umar ra “merebut” kepemimpinan atau khalifah dari Imam Sayyidina Ali ra atau bahkan anggapan 
keji bahwa Sayyidina Abu Bakar ra ataupun Sayyidina Umar ra mengkhianati ketetapan Rasulullah 
di Ghadir Khum adalah merupakan kesalahpahaman karena sesungguhnya kepemimpinan pada 
wilayah yang berbeda. 


Imam Sayyidina Ali ra adalah bertindak sebagai Nabi namun bukan Nabi karena tidak ada Nabi 
setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imam para Wali Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7191 


Imam para Wali Allah yakni imam dari para kekasih Allah (Wali Allah) yakni hamba-hamba Allah 
yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah 
tidak akan punah dari peredarannya. 


Bumi ini tidak akan kosong dari Imam dan para Wali Allah. Setiap mereka wafat maka Allah Azza 
wa Jalla akan menggantikan mereka dengan yang lain sehingga agama Islam beserta Al Guran 
tetap terjaga sampai akhir zaman 


Imam Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha'i: “Bumi ini tidak akan kosong 
dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan 
keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan tetapi, berapakah 
jumlah mereka dan dimanakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang 
mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. 
Dengan mereka, Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai dapat diterima oleh orang- 
orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka 
kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, 
tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka 
bumi dan para da'i kepada agamaNya yang lurus. Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka” 


Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ Imam Mazhab yang empat 
adalah termasuk Assab'ul-matsani atau para penunjuk dalam perkara syariat. Sedangkan para 
penunjuk untuk perkara memperjalankan diri atau mendekatkan diri kepada Allah adalah para Wali 
Allah dengan para pemimpin Wali Allah. 


Assab'ul-matsani atau Empat pemimpin para imam atau pemimpin para auliya'ullah yang disebut 
dengan al-Agthab al-Arba'ah (empat wali kutub) / A'immatuththarigah wal-hagigah setiap zaman 
sampai akhir zaman. Contohnya adalah Syekh Ahmad Arrifa'i, Syekh Abdul-Gadir al-Jailani, 
Syekh Ahmad al-Badawi dan Syekh Ibrahim Addusugi Radliallahu anhum ajma'in dan seterusnya 


Imam yang 12 adalah termasuk imam para Wali Allah dan termasuk Assab'ul-matsani pada setiap 
zaman atau generasinya. Imam para Wali Allah tidak terbatas pada Imam yang 12 dan akan 
berlanjut pada setiap generasi hingga akhir zaman. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2028. Janganlah mengaku mengikuti Salafush Sholeh jika 
tidak sholeh 


Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Amin bin Ahmad Asy-Syingithi dalam bukunya Majalis Ma'a 
Fadhilah asy-Syaikh Muhammad al-Amin al-Jakna Asy-Syingithi' menuliskan bahwa Syaikh 
Muhammad al-Amin al-Jakna asy-Syingithi pernah mengatakan dihadapan mufti kerajaan dinasti 
Saudi, 


“Siapa yang mengabarkanmu bahwa Nabi yang diutus kepadaku dan yang wajib aku imani 
bernama Muhammad bin Abdul Wahhab?!! Sesungguhnya Nabi yang diutus kepadaku dan yang 
wajib aku imani namanya Muhammad bin Abdullah, yang dilahirkan di Makkah bukan dilahirkan di 
Huraimla, dikubur di Madinah bukan dikubur di Diriyyah, dia datang dengan membawa kitab 
namanya al-Guran, dan al-@uran itu aku bawa diantara dua lempengku. Dialah yang wajib 
diimani". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7192 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kenapa Syaikh Muhammad al-Amin al-Jakna asy-Syingithi sampai berkata seperti itu ? 


Kaum muslim tidaklah diperintahkan untuk mengikuti pemahaman atau ajaran ulama Muhammad 
bin Abdul Wahhab namun yang harus kita ikuti adalah ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa agama atau 
perkara yang disyariatkanNya yakni apa yang telah diwajibkanNya (jika ditinggalkan berdosa), apa 
yang telah dilarangNya dan apa yang telah diharamkanNya (jika dilanggar berdosa). Allah ta'ala 
tidak lupa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Telah sempurna agama Islam maka telah sempurna atau tuntas segala laranganNya, apa yang 
telah diharamkanNya dan apa yang telah diwajibkanNya, selebihnya adalah perkara yang 
didiamkanNya atau dibolehkanNya. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “dan tidaklah Tuhanmu lupa” (AS Maryam (191:64) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (AS Al- 
Maaidah: (5| : 3) 

Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (AS. al-Maidah (5J:3) berkata, “Tidak ada sesuatu yang halal 


melainkan yang Allah halalkan, tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan 
dan tidak ada agama kecuali perkara yang di syariatkan-Nya.” 


Rasulullah Shallallau “Alaihi wa Sallam bersabda: “Apa-apa yang Allah halalkan dalam kitabNya 
adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan dalam kitabNya adalah haram, dan apa-apa yang 
didiamkanNya adalah dibolehkan. Maka, terimalah kebolehan dari Allah, karena sesungguhnya 
Allah tidak lupa terhadap segala sesuatu.” Kemudian beliau membaca (Maryam: 64): “Dan tidak 
sekali-kali Rabbmu itu lupa.” (HR. Al Hakim dari Abu Darda', beliau menshahihkannya. Juga 
diriwayatkan oleh Al Bazzar) 


Jadi kaum muslim tidak boleh mengada ada larangan yang tidak dilarangNya, mengharamkan 
yang tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya karena hal tersebut 
termasuk bid'ah dalam urusan agama (urusan kami) yakni bid'ah dalam urusan Allah Azza wa Jala 
untuk menetapkannya atau menyasriatkannya. Allah ta'ala tidak lupa. Hal ini telah dijelaskan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/29/tidaklah-tuhanmu-lupa/ 

Bidah dalam urusan agama (urusan kami) atau bid'ah dalam perkara syariat termasuk bid'ah yang 
sesat (dholalah) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam 
urusan agama yang tidak ada sumbernya (tidak turunkan keterangan padanya) maka 
tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari “Aisyah radliallahu “anha berkata: Rasulullah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7193 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini 
yang tidak ada perintahnya (tidak turunkan keterangan padanya) maka perkara itu tertolak.” (HR 
Bukhari 2499) 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf (7) : 33) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk 
mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini: “Semua yang telah 
Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, 
tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka 
dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, 
serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak 
turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda “Orang muslim yang paling besar dosanya 
(kejahatannya) terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu 
yang sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum muslimin, tetapi akhirnya sesuatu 
tersebut diharamkan (dilarang) bagi mereka karena pertanyaannya.” (HR Bukhari 6745, HR 
Muslim 4349, 4350) 


Contoh mereka melarang yang tidak dilarangNya yakni pengikut ajaran ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab melarang peringatan Maulid Nabi namun menganjurkan “Pekan Memorial 
Muhammad bin Abdul Wahhab” untuk memperingati dan mengenang ulama panutan atau teladan 
bagi mereka sebagaimana yang dapat kita ketahui dari http:// 
kangaswad.wordpress.com/2011/02/28/antara-pekan-muhammad-bin-abdul-wahhab-dan-maulid- 
nabi/ 

Salah satu alasan perbedaannya sebagaimana yang disampaikan ulama Muhammad bin Shalih Al 
'Utsaimin bahwa “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Rahimahullahu Ta'ala” 
tidak dianggap sebagai suatu bentuk tagarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Azza Wa Jalla". 
Dengan kata lain “Pekan Memorial Muhammad bin Abdil Wahhab” adalah perbuatan menjauhkan 
diri dari Allah Azza Wa Jalla”. Mereka dengan sengaja melakukan perbuatan menjauhkan diri dari 
Allah Azza Wa Jalla untuk menghindari bid'ah menurut pemahaman mereka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7194 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama yang menjadi panutan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yakni ulama Ibnu Taimiyyah 
berfatwa "Barangsiapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan yang tidak 
diperintahkan, baik perkara wajib atau sunah, maka dia sesat dan telah mengikuti syetan, dan 
jalannya adalah jalan syetan” (Ulama Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, 1/40) Sumber: http:// 
abuhudzaifi.multiply.com/journal?&page start-180 

Kaum muslim boleh mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan kebaikan yang tidak 
diperintahkan ataupun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Hal 
yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslim adalah lawan dari kebaikan yakni keburukan. 
Mereka yang melakukan keburukan atau berakhlak buruk ditimbulkan karena mereka 
memperturutkan hawa nafsu sehingga sesat mengikuti syetan atau mengikuti jalan syetan bukan 
jalan Allah. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah.” (AS Shaad (381:26 ) 


“Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat 
demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk” (AS An'Aam 
(61:56 ) 


Kebaikan adalah segala perkara yang tidak menyalahi satupun laranganNya atau segala perkara 
yang tidak bertentangan dengan Al @ur'an dan As Sunnah 


Keburukan adalah segala perkara yang menyalahi laranganNya atau atau segala perkara yang 
bertentangan dengan Al Gur'an dan As Sunnah 


Hal yang harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
adalah perkara syariat. 


Untuk apa kaum muslim mengikuti ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya ? 


Untuk urusan perkara syariat (figih) kita ikuti saja salah satu dari Imam Mazhab yang empat. Buat 
apa lagi kita membuang-buang waktu atau menyibukkan diri mengulang kembali apa yang telah 
dikerjakan dan dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat. 


Selanjutnya setelah kita melaksanakan perkara syariat adalah memperjalankan diri kita agar 
sampai kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah sehingga menyaksikanNya dengan hati 
(ain bashiroh) 


Dalam suatu riwayat Imam Sayyidina Ali berkata: “aku bertanya kepada Rasulullah, jalan / metode 
(tharigot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasulullah menjawab: “Dzikrullah.” 


Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dzikrullah, baik dalam arti berdzikir maupun 
dalam arti yang luas yakni selalu mengingat Allah. 


Janganlah sholat cuma sampai di sajadah, sedekah cuma sampai ke tangan penerima, haji cuma 
sampai di Mekah, kurban cuma sampai di mulut yang memakan 


Rasulullah yakni “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tetapi Allah melihat 
kepada hati kalian.” (HR Muslim) 


Bukti ibadah kita sampai (wushul) kepada Allah adalah dekat dengan Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7195 


Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Muslim yang dekat dengan Allah ta'ala adalah muslim yang menyaksikan Allah dengan hatinya 
(ain bashiroh) 


Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi) 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


sa la saka sit sesillan me dlLaha se akal A2 Aa Bor Ka En 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 


Hafsh dari Abdul Malik dari “Atha' dari Ibnu Abbas dia berkata, “Beliau telah melihat dengan mata 
hatinya.” (HR Muslim 257) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 
sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7196 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNye”. 


Jika belum dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh) atau bermakrifat maka yakinlah bahwa 
Allah Azza wa Jalla melihat kita. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? " Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (35J:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu memandang Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga terbentuklah muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh 


Tanda seorang muslim dekat dengan Allah ta'ala adalah minimal menjadi muslim yang sholeh 
sehingga berkumpul dengan Rasulullah, para Nabi dan para Syuhada 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”..Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (AS Al Hujuraat (49:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (1J:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 

Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom (derajat) disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. Bermacam-macam tingkatan shiddigin sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan 
pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/14/2011/09/28/magom-wali-allah 

Muslim yang dekat dengan Allah sehingga menjadi kekasih Allah (Wali Allah) dirindukan oleh para 
Nabi dan Syuhada 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7197 ) 


Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?” mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah "Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2035. Berhati-hatilah dalam berfatwa 


Salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah akan bermunculan fitnah dari orang-orang seperti 
Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. 


Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin “Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al "Ash berkata, aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah 
mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara 
mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, 
mereka sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi adalah orang-orang yang 
pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al 
azham) yang disebut juga dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij 
(bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni orang-orang yang 
membaca Al Guran dan mereka menyangka bahwa Al Gur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, 
namun ternyata Al Gur'an itu adalah (bencana) atas mereka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pun bersabda: “Dari kelompok orang ini (orang-orang 
seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai 
membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka 
membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala: mereka keluar dari 
Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, 
akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum “Ad.” (HR Muslim 1762) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7198 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kalimat yang artinya “mereka yang membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan” adalah kalimat majaz . “Tidak melewati kerongkongan” kiasan dari “tidak sampai 
ke hati” artinya mereka membaca Al Aur'an namun tidak menjadikan mereka berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Semakin banyak mengenal Allah (marrifatullah) melalui ayat-ayat-Nya gauliyah dan kauniyah, 
maka semakin dekat hubungan dengan-Nya. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, 
seseorang yang berilmu menjadi sombong dan semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang 
ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah (karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah 
ta'ala semakin dekat sehingga meraih magom disisiNya. 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Akan muncul suatu sekte/firgoh/kaum dari 
umatku yang pandai membaca Al G@uran. Dimana, bacaan kalian tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula shalat kalian daripada shalat mereka. Juga 
puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al Gur'an dan mereka 
menyangka bahwa Al @ur'an itu adalah (hujjah) bagi mereka, namun ternyata Al @ur'an itu adalah 
(bencana) atas mereka. Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar 
dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya”. (HR Muslim 1773) 


Kalimat yang artinya “Shalat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan” adalah kalimat 
majaz . “Tidak melewati batas kerongkongan" kiasan dari “tidak sampai ke hati” maknanya sholat 
mereka tidak sampai ke hati yakni sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar 
sehingga mereka semakin jauh dari Allah ta'ala 


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dariNya” (diriwayatkan oleh ath 
Thabarani dalam al-Kabir nomor 11025, 11/46) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar'” (AS al Ankabut (29:45). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi atau khawarij karena pemahaman 
mereka telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) 
sehingga berani menghardik Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan thagut, 
berhukum dengan selain hukum Allah. 


Semboyan kaum khawarij pada waktu itu adalah “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum 
melainkan hanya dari Allah. Sayyidina Ali ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu 
hagin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). 


Kaum khawarij salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya, “Dan barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 
(AS: Al-Maa'idah: 44). Kesalahpahaman kaum khawarij sehingga berkeyakinan bahwa Imam 
Sayyidina Ali ra telah kafir dan berakibat mereka membunuh Sayyidina Ali ra 


Abdurrahman ibn Muljam adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Shalat dan shaum, baik 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7199 ) 


yang wajib maupun sunnah, melebihi kebiasaan rata-rata orang di zaman itu. Bacaan Al-Gurannya 
sangat baik. Karena bacaannya yang baik itu, pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ra, ia diutus 
untuk mengajar Al-@uran ke Mesir atas permintaan gubernur Mesir, Amr ibn Al-Ash. Namun, 
karena ilmunya yang dangkal (pemahamannya tidak melampaui tenggorokannya) , sesampai di 
Mesir ia malah terpangaruh oleh hasutan (gahzwul fikri) orang-orang Khawarij yang selalu 
berbicara mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya hawa nafsu yang mereka turuti. Ia pun 
terpengaruh. la tinggalkan tugasnya mengajar dan memilih bergabung dengan orang-orang 
Khawarij sampai akhirnya, dialah yang ditugasi menjadi eksekutor pembunuhan Imam Sayyidina 
Ali ra. 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah At Tamim An Najdi yakni orang-orang muda yang suka 
berdalil atau berfatwa dengan Al @ur'an dan Hadits namun salah paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al @uran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


"Orang-orang muda" adalah kalimat majaz yang maknanya orang-orang yang kurang 
berpengalaman atau kurang berkompetensi dalam berijtihad dan beristinbat atau bukan ahli istidlal 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al @uran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Tentulah kita mempergunakan akal untuk memahami Al @uran namun ada dua jenis cara 
mempergunakan akal yakni 

1. Akal mendahului firmanNya 

2. Akal mengikuti firmanNya 


Akal mendahului firmanNya ditimbulkan karena mengikuti hawa nafsu. FirmanNya dipergunakan 
bukan untuk berdalil tetapi berdalih. Sebagaimana contohnya orang-orang seperti Dzul 
Khuwaishirah dari Bani Tamim an Najdi atau khawarij yang mempergunakan ayat-ayat yang 
diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang kaum muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang beriman”.|Lihat: kitab Sohih Bukhari jilid:4 halaman:197| 


Akal mengikuti firmanNya adalah akal pikiran yang ditundukkan kepada akal galbu dan mengikuti 
tata cara dalam memahami Al @uran. Untuk memahami Al Guran dan As Sunnah tidak cukup 
dengan arti bahasa. Diperlukan kompetensi menguasai alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, 
Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi') dan lain lain. Apalagi jika ingin menetapkan hukum-hukum 
syara bedasarkan dalil syar'i diperlukan penguasaan ilmu ushul figih. Penjelasan tentang hal ini 
telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup- 
arti-bahasa/ 

Ilmu figh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh 
atau wajib beserta dalilnya masing-masing. 


Adapun pengertian “ashl' (jamaknya: 'ushul) menurut etimologi adalah dasar (fundamen) yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7200 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diatasnya dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian ushul secara terminologi, 
karena ushul figh menurut terminologi adalah “dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu figh”. 


Oleh karena itu Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam Tahrir memberikan defenisi ushul figh: 
“ushul figh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali 
hukum-hukum figh”. Atau dengan kata lain, ushul figh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan 
tentang cara (methode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, ushul figh mnenetapkan, bahwa perintah 
(amar) itu menunjukkan hukum wajib, dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram dan lain 
lain. 


Jadi Ushul Figh adalah pendekatan metodologi yang harus diikuti dalam penafsiran teks, atau 
dengan redaksi lain, Ushul Figh adalah tata bahasa dan ilmu pengetahuan yang harus diikuti 
dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumbernya. Atau menjelaskan sumber-sumber hukum 
figh yang sudah mendapatkan legitimasi syari'at seperti Al-Guran, Sunnah, konsensus, analogi, 
dan seterusnya. 


Untuk memahami hukum bersumber dari Al @uran dan As Sunnah maka harus betul betul 
memahami gaya bahasa (uslub) yang ada dalam bahasa Arab dan cara penunjukkan lafazh nash 
kepada artinya. Para ulama ahli ushul figih mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian 
terhadap uslub-uslub dan ibarat-ibarat bahasa Arab yang lazim dipergunakan oleh sastrawan- 
sastrawan Arab dalam menggubah syair dan menyusun prosa. Dari penelitian ini, mereka 
menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami 
nash-nash syari'at secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri yang nash itu 
diturunkan dalam bahasa mereka. 


Kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menggali sendiri dari Al @ur'an dan As Sunnah seperti 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-Guran dan as-sunnah 
diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab 
yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung 
hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi 
juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah 
(ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


C. Mengetahui dan menguasai dalil 'agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-Guran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki sanad ilmu dan kompetensi di atas maka termasuk orang awam (bukan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7201 


ahli istidIal) sehingga tidak ada jalan lain kecuali taglid kepada imam mujtahid yang dapat 
dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, 

- Imam Malik bin Anas: 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Sehingga bagi para ulama yang bukan ahli istidlal maka dalam berfatwa sebaiknyalah merujuk 
kepada ulama-ulama yang sholeh terdahulu yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang 
empat. 


Kita tentu boleh memahami Al @ur'an dan As Sunnah untuk keperluan diri sendiri namun ketika 
kita akan menetapkah hukum perkara terhadap sebuah perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan 
maka kita wajib menanyakan atau merujuk kepada ulama yang istigomah mengikuti salah satu 
dari Imam Mazhab yang empat 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?” 


Beliau menjawab : “Tidaklah boleh mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, 
maka hendaknya ia beramal di atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang 
demikian itu kepada ahli ilmu” (lihat 'lamul muwagi'in 4/179) 


Kita tidak boleh sembarangan menetapkan hukum perkara terhadap perkara yang jika dikerjakan 
berdosa (larangan dan pengharaman) atau terhadap perkara yang jika ditinggalkan berdosa 
(kewajiban) karena perkara tersebut adalah hak Allah Azza wa Jalla menetapkannya atau 
mensyariatkannya 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa agama atau 
perkara yang disyariatkanNya yakni apa yang telah diwajibkanNya (jika ditinggalkan berdosa), apa 
yang telah dilarangNya dan apa yang telah diharamkanNya (jika dilanggar berdosa). Allah ta'ala 
tidak lupa. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia: dan Allah telah memberikan 
beberapa larangan (dikerjakan berdosa)), maka jangan kamu langgar dia: dan Allah telah 
mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia: dan Allah 
telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka 
jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraguthni, dihasankan oleh an-Nawawi) 


Telah sempurna agama Islam maka telah sempurna atau tuntas segala laranganNya, apa yang 
telah diharamkanNya dan apa yang telah diwajibkanNya, selebihnya adalah perkara yang 
didiamkanNya atau dibolehkanNya. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “dan tidaklah Tuhanmu lupa” (AS Maryam (191:64) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (AS Al- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7202 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maaidah: f5| : 3) 


Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (AS. al-Maidah (5J:3) berkata, “Tidak ada sesuatu yang halal 
melainkan yang Allah halalkan, tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan 
dan tidak ada agama kecuali perkara yang di syariatkan-Nya.” 


Rasulullah Shallallau “Alaihi wa Sallam bersabda: “Apa-apa yang Allah halalkan dalam kitabNya 
adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan dalam kitabNya adalah haram, dan apa-apa yang 
didiamkanNya adalah dibolehkan. Maka, terimalah kebolehan dari Allah, karena sesungguhnya 
Allah tidak lupa terhadap segala sesuatu.” Kemudian beliau membaca (Maryam: 64): “Dan tidak 
sekali-kali Rabbmu itu lupa.” (HR. Al Hakim dari Abu Darda', beliau menshahihkannya. Juga 
diriwayatkan oleh Al Bazzar) 


Jadi kaum muslim tidak boleh mengada ada larangan yang tidak dilarangNya, mengharamkan 
yang tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya karena hal tersebut 
termasuk bid'ah dalam urusan agama (urusan kami) yakni bid'ah dalam urusan Allah Azza wa Jala 
untuk menetapkannya atau menyasriatkannya. Allah ta'ala tidak lupa. Hal ini telah dijelaskan 


dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/29/tidaklah-tuhanmu-lupa/ 


Bidah dalam urusan agama (urusan kami) atau bid'ah dalam perkara syariat termasuk bid'ah yang 
sesat (dholalah) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam 
urusan agama yang tidak ada sumbernya (tidak turunkan keterangan padanya) maka 
tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari 
bapaknya dari Al @asim bin Muhammad dari “Aisyah radliallahu “anha berkata: Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini 
yang tidak ada perintahnya (tidak turunkan keterangan padanya) maka perkara itu tertolak.” (HR 
Bukhari 2499) 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf (7) : 33) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk 
mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang la ajarkan padaku pada hari ini: “Semua yang telah 
Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, 
tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka 
dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, 
serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak 
turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7203 ) 


pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi) 


Bagi orang-orang yang mengikuti ulama yang berfatwa tanpa ilmu sama dengan menjadikan 
ulama-ulama mereka "sebagai tuhan-tuhan selain Allah“. (AS at-Taubah (9:31 ) karena ulama 
mereka boleh jadi melarang atau mengharamkan yang tidak dilarang atau diharamkan oleh Allah 
Azza wa Jalla 


Jadi ulama tidak boleh sembarangan berfatwa untuk melarang yang tidak dilarangNya, 
mengharamkan yang tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya. Jika ragu 
dalam beristinbat atau menetapkan suatu hukum perkara maka sebaiknya untuk perkara yang 
dianggap terlarang hukum perkara tertingginya adalah makruh sedangkan untuk perkara yang 
dianggap kebaikan, hukum perkara tertingginya adalah anjuran atau sunnah(manduh). 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda “Orang muslim yang paling besar dosanya 
(kejahatannya) terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu 
yang sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum muslimin, tetapi akhirnya sesuatu 
tersebut diharamkan (dilarang) bagi mereka karena pertanyaannya.” (HR Bukhari 6745, HR 
Muslim 4349, 4350) 


Berikut contoh kasus beberapa ulama melarang wanita berziarah kubur, mereka beralasan 
dengan hadits: 


2 lah oa pel y Ale AI ale DI Jay Oli Il ye 

Dari Abu Hurairah Radhiallahu “Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam melaknat 
zawaaraat (wanita peziarah) kubur. (HR. At Tirmidzi No. 1056, ) 

CSI dorludi Upale adkordlly yyakll LAN pel 3 dala AI lan AI Iyan yA JB le sal ya. 


Dari Ibnu Abbas, katanya: Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam melaknat para wanita yang 
berziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan masjid dan penerangan di atasnya. (HR. Abu 
Daud No. 3236) 


Inilah pendapat ulama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, ulama Abdul Muhsin Al “Abbad Al Badr, 
ulama Sholeh Al-Fauzan dan lainnya. Menurut mereka hadits ini tegas menjadi larangan bagi 
wanita, yakni haram berziarah kubur. Makna zawarat menurut mereka bukan sering atau banyak 
berziarah, tetapi bermakna asalnya yakni berziarah itu sendiri. 


Ulama Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan berkata “Dan ziarah itu disyariatkan bagi laki-laki, adapun 
wanita diharamkan bagi mereka berziarah kubur” (Al-Muntago Min Fatawa, Sholeh Al-Fauzan). 


Ulama Abdul Muhsin Al “Abbad Al Badr menjelaskan: 
Be SP TAN Of — ala ya US Lal fyi Oya Old 3 Y elu Ol cp JA ya mewali JL 
Jail Ia SI Of play ceyad Ila (3 LS Asal oat UP BUJI olah ISI Uly loe Td eSP AL GL SU 
de SAY Loan Td eSP MY oeeb Urat PS Plat Jadi WS Je pakay Sai Hal oya dah lai SI 
JII API ya alga Ji SI eh S3 
Maka, pendapat yang benar adalah pendapat yang mengharamkannya, bahwa wanita tidak boleh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(720 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berziarah kubur, lalu juga -sebagaimana yang telah jelas- bahwa wanita jika dia meninggalkan 
ziarah, maka paling banyak dia akan meninggalkan perkara sunah saja, ada pun jika dia 
melakukan ziarah, maka dia akan mendapatkan laknat sebagaimana disebutkan oleh hadits, telah 
maklum bahwa meninggalkan perbuatan ini, yang dengan itu akan membuatnya selamat dari 
laknat, adalah lebih utama dan didahulukan dibanding dia melakukan perbuatan yang jika dia 
tinggalkan tidak berdampak apa-apa, melainkan hanya dia telah meninggalkan anjuran saja, dan 
jika dia tinggalkan tidak apa-apa. Jadi, pendapat yang mengharamkannya lebih kuat dan utama. 
(Syarh Sunan Abi Daud, 17/150) 


Sedangkan fatwa Abdul Aziz bin Baaz ada pada http://www.alsofwah.or.id/? 
pilih-lihatfatwa&id-626 

Banyak ulama yang membolehkan wanita untu berziarah kubur dan telah mengkoreksi alasan- 
alasan pihak yang melarang ini. 


ay (Lana HB BIL oa Kas ES) : — plang Ade ko — SI Iya JB : JG mar go In OP 
MBA USG Ui 4 oli oa oa OS ad )) 2 alay Gg» lam 

Dari Buraidah Radhiallahu “Anhu, katanya: Bersabda Rasulullah Shallallahu "Alaihi wa Sallam: 
“Dahulu saya melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah.” (HR. Muslim). 


Riwayat lain: “maka barangsiapa yang hendak berziarah kubur maka berziarahlah, karena hal itu 
bisa mengingatkan akhirat.” 


Kata fazuuruuha (maka berziarahlah kalian) adalah berlaku umum, baik laki-laki atau wanita. 


Imam At Tirmidzi Rahimahullah mengatakan tentang hadits La'ana Az Zawaaraat Al Gubur 
(Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur): 


kasar) 3 Jet yan) Lali tnya Bo I — pelan Ale AI ko — ai Gara Ol Jd OS Ika Of lali Ja jaw el us 
sad, Jl Jl. 


Sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini terjadi ketika sebelum diberikan keringanan oleh Nabi 
Shallallahu “Alaihi wa Sallam tentang ziarah kubur, maka ketika sudah diberikan keringanan, maka 
keringanan itu mencakup laki-laki dan wanita. (Lihat Sunan At Tirmidzi No. 1056, lihat juga Imam 
As Suyuthi dalam Syarh Sunan Ibni Majah, 1/113, Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah, 
21417 ) 


Imam Ibnu Abdil Bar menyebutkan: 
LES oa USU Y OA 23 Of paral J El jg PLAN ye dls Jason or aa Gg dal ne Ul omar, SG al JU 
ainsas SS la Flo pal laka JB gai lala ad kg dala AI laa Cai Ot Gale yaa Lada SU) IU Leela Sl) 
A yel 8 Iler JI JB Ser JB AI ae GS Jah Upi  I) Aile dil elit Of pil Ju 


Berkata Abu Bakar: Aku mendengar Abu Abdillah —yakni Imam Ahmad bin Hambal- ditanya 
tentang wanita yang berziarah kubur. Beliau menjawab: “Aku harap hal itu tidak apa-apa, Insya 
Allah. “Aisyah menziarahi kubur saudaranya. ” Orang itu berkata: “Tetapi ada hadits Ibnu Abbas 
bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melaknat wanita peziarah kubur.” Imam Ahmad 
menjawab: “Hadits ini terdapat Abu Shalih.” Apa yang dikatakannya seakan dia mendhaifkan 
hadits ini. Lalu Imam Ahmad berkata: “Aku harap tidak apa-apa, Insya Allah, “Aisyah berziarah ke 
kubur saudaranya.” Ditanyakan kepada beliau: “Kalau kaum laki-laki?” Beliau menjawab: “Ada pun 
laki-laki, tidak apa-apa.” (At Tamhid, 3/234) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7205 


Imam As Suyuthi mengatakan, bahwa yang dilaknat dalam hadits ini adalah wanita yang berziarah 
dengan tanpa menjaga adab dan akhlak, katanya: 


ea 
Sesungguhnya laknat di sini dimaknai bahwa ziarahnya mereka itu dibarengi dengan hal-hal yang 
tidak diperbolehkan seperti tabarruj (bersolek), mengeluh, berteriak, dan hal-hal tidak pantas 


lainnya. Ada pun jika aman dari semua hal ini, maka tidak terlarang mengizinkan mereka (untuk 
ziarah). (Misykah Al Mashabih, 5/1033) 

Hadits ini telah mansukh (dihapus) sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At Tirmidzi, Imam Al 
Baghawi, dan lainnya, bahwa laknat ini terjadi ketika sebelum diberikan kebolehan berziarah. 


Mansukh-nya hadits ini semakin jelas dengan riwayat ketika “Aisyah berziarah ke kubur 
saudaranya: 


BI aa AA BUS Pai IE LS aa pala y Ade elo AN A3 eU ji 


Dikatakan kepada “Aisyah, bukankah Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam telah melarang hal itu? 
Beliau menjawab: “Ya, dahulu Beliau melarang, kemudian Beliau memerintahkan untuk berziarah.” 
(Tuhfah Al Ahwadzi, 4/137) 


Aisyah Radhiallahu 'Anha pernah berziarah ke kubur saudaranya, bernama Abdurrahman bin Abu 
Bakar. 

Langit AI nh SA Id ot PI Hae Uas ad Ol weton AS ca IS SS UI Lis dl ab) Lele ye AKAL Ul le 

das 

Dari Ibnu Abi Malikah, dari “Aisyah Radhiallahu “Anha, bahwa Beliau jika datang ke Mekkah, 

mendatangi ke kubur saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakr Radhiallahu “Anhuma, dan 


mengucapkan salam kepadanya. (HR. Al Fakihi, Akhbar Makkah, No. 2443, Ibnu Abdil Bar, At 
Tamhid, 3/235) 


Apa yang “Aisyah Radhiallahu “Anha lakukan menunjukkan kebolehannya, sebab jika berziarah ke 
kubur terlarang bagi wanita, tentu “Aisyah adalah pihak yang paling tahu itu, karena Beliau isteri 
terdekat Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam. 


Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu menceritakan: 
Ate aral Las JUS EA (II Gaal aan Da pl lag el AN Jo gal SG SG plug le Jl ga El 
Sati daa 
Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam melewati seorang wanita yang menangis di sisi kubur. Nabi 
bersabda: “Bertagwa-lah kepada Allah dan bersabarlah.” Wanita itu berkata: “Enyah kau dariku, 
kau tidak mendapatkan musibah seperti yang aku terima.” Wanita itu tidak mengenalinya, lalu 
dikatakan kepadanya bahwa itu adalah Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam. Lalu wanita itu 
mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam, tidak menemui penjaga pintu. Lalu dia 


berkata: “Aku tadi tidak mengenali engkau.” Nabi bersabda: “Sabar itu dihantaman yang pertama.” 
(HR. Bukhari No. 1283) 


Hadits ini sangat jelas menunjukkan kebolehannya, jika terlarang tentulah wanita itu sudah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7206 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dilarang oleh Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam. 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2041. Permasalahan utama dalam dunia Islam 


Permasalahan yang utama dalam dunia Islam salah satunya adalah kebijakan kerajaan dinasti 
Saudi untuk mengikuti ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Berikut kutipan perkenalan dari kedutaan besar Saudi Arabia, 


http://www.saudiembassy.net/about/country-information/Islam/saudi arabia Islam heartland.aspx 


“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, 
joined forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd and 
the rest of Arabia back to the original and undefiled form of Islam'. 


Contohnya mereka memahami kullu adalah semua pada hadits "Kullu bid'atin dholalah" sehingga 
mereka mengharamkan atau melarang peringatan Maulid Nabi namun melaksanakan “Pekan 
Memorial Muhammad bin Abdul Wahhab” untuk memperingati dan mengenang ulama panutan 
atau teladan bagi mereka sebagaimana yang dapat kita ketahui dari http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/08/pengakuan-dan-kenyataan/ 


Mereka mengaku (merasa) ahli tauhid atau mengaku (merasa) berdakwah memurnikan tauhid 
atau menegakan tauhid namun pada kenyataannya mereka menjadikan ulama-ulama mereka 
“sebagai tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (9J:31 ) karena mereka melarang 
(mengharamkan) yang tidak dilarang (diharamkan) oleh Allah Azza wa Jalla seperti melarang 
(mengharamkan) Maulid Nabi 


Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 
yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang 
tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan 
padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui.” (AS al-A'raf (7) : 33) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk 
mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini: “Semua yang telah 
Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, 
tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka 
dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, 
serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak 
turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 


Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah". (AS at-Taubah (91:31 ) 


Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta 
sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, 
“tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta 
itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan 
pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya" 


Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda "mereka (para rahib dan pendeta) itu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7207 ) 


telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah  penyembahannya kepada 
mereka.” (Riwayat Tarmizi). 


Permasalahan itu terjadi karena mereka termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi sehingga mereka kembali kepada Al @ur'an dan As Sunnah 
dengan akal pikiran mereka sendiri secara otodidak pada umumnya di balik perpustakaan 
bersandarkan muthola'ah (menelaah) kitab berdasarkan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau 
memahaminya dengan metodologi "terjemahannya saja" dari sudut arti bahasa (lughot) atau istilah 
(terminologi) saja. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan pahami sendiri 
dari kitab atau buku 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?" 


Beliau menjawab : “Tidaklah boleh mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, 
maka hendaknya ia beramal di atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang 
demikian itu kepada ahli ilmu” (lihat 'lamul muwadi'in 4/179) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadis layak disebut ahli hadis? Syaikh Nashir al-Asad 
menjawab pertanyaan ini: 


“Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama 
dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama 
tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang 
alim... Para ulama menilai orang semacam ini sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi 
yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi 
ia tidak mendengar langsung dari para ulama, maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan 
demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan kami adalah untuk menghindari kesalahan 
semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 


Masalah otodidak ini sudah ada sejak lama dalam ilmu hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari 
seseorang yang otodidak berikut ini: “Abu Said bin Yunus adalah orang otodidak yang tidak 
mengerti apa itu hadis” (Tahdzib al-Tahdzib VI/347) 


Habib Munzir Al Musawa berkata “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja 
maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa 
menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia 
hanya terikat dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu 
jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus 
mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7208 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ullama Muhammad bin Abdul Wahhab meneladani ulama Ibnu Taimiyyah dalam memahami ilmu 
agama lebih bersandarkan kepada muthola'ah (menelaah) kitab. Ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab dalam memahami ilmu agama mememahaminya melalui kitab-kitab karya ulama Ibnu 
Taimiyyah 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama kontroversial dalam arti banyak dibicarakan atau dibantah 
oleh para ulama terdahulu sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada 


www.fb.com/media/set/?set-a.326602040738235.82964.187233211341786&amp”o3Btype-3 atau 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Dari link pada  http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di- 
tangan.html dapat kita ketahui contoh larangan atau nasehat para ulama terdahulu untuk menjauhi 


karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah. Berikut kutipannya 


Beliau (Syaikh Ibnu Hajar) juga berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan apa 
yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya 
dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah 
menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas 
pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang telah Allah 
jauhkan?. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Seharusnya karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah telah terkubur sejak lama karena dilarang untuk 
dibaca oleh ulama-ulama terdahulu namun entah mengapa 350 tahun kemudian setelah beliau 
wafat, karya-karya beliau sampai dan dipelajari kembali oleh ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab dan menjadikan ulama Ibnu Taimiyyah sebagai panutannya. 


Bahkan dalam beberapa tulisan tentang riwayat ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan 
bahwa “Demikian meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga 
Muhammad bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam aspek 
ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa hidupnya yang 
penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan kejayaan Ibnu 
“Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu”. 

Hal yang dikatakan bahwa “ulama Ibnu Taimiyah semasa hidupnya yang penuh ranjau dan 
tekanan dari pihak berkuasa” sebenarnya adalah ulama Ibnu Taimiyyah diadili oleh para godhi dan 
para ulama ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar ulama Ibnu 
Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya dalam itigod sehingga beliau wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http:// 
ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 

Jadi kembalinya pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah melalui dua jalur utama yakni 


1. Melalui jalur ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7209 ) 


2. Melalui jalur ulama Jamaluddin Al-Afghani dan ulama Muhammad Abduh dan para pengikutnya 


Salah satu contoh penjelasan hubungan pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dengan ulama 
Muhammad Abduh diuraikan dalam tulisan pada http://www.geocities.ws/abu amman/ 
Pembelaan.html 


Bahkan KH Ahmad Dahlan pendiri ormas Muhammadiyah termasuk yangtercemar pola 
pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah melalui jalur ulama Muhammad Abduh sebagaimana 
contohnya dapat kita ketahui dari tulisan pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/10/ 
ahmad-dahlan.doc 


Tentang ulama Muhammad Abduh yang dapat kita ketahui sedikit tentang beliau dari percakapan 
antara Syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani al-Syafi'i, dengan Syaikh Rasyid Ridha yang kami kutip 


dari http://santrigenggong.wordpress.com/2011/07/13/seri-kontra-wahabi-cerdas-bermadzhabdari- 


4e2”680”69cbuku-pintar-berdebat-dengan-wahhabivbe2680959d-karya-ust-muhammad-idrus- 
ramii/ 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Dalam mukaddimah kitab al-Ugud al-Lu'luiyyah fi al-Madaih al-Nabawiyyah, Syaikh Yusuf bin 
Ismail al-Nabhani berkata: 


“Ketika saya berkumpul dengan Syaikh Rasyid Ridha, saya berdialog dengannya tentang 
pribadi Syaikh Muhammad Abduh, gurunya. Saya berkata: 


“Kalian menjadikan Syaikh Muhammad Abduh sebagai panutan dalam agama kalian, dan 
kalian mengajak manusia untuk mengikuti kalian. Ini jelas tidak benar. Syaikh Muhammad 
Abduh itu bukan orang yang konsisten memelihara kewajiban-kewajiban agama. la tidak sah 
menjadi panutan dalam agama. Sebagaimana dimaklumi dan diakui oleh semua orang, Abduh 
seringkali meninggalkan shalat fardhu tanpa ada uzur. Saya sendiri pernah menemaninya dari 
pagi hari sampai menjelang maghrib, di rumah seorang laki-laki yang mengundang kami di 
Jabal Lebanon. Abduh tidak shalat zhuhur dan ashar, tanpa ada uzur. Bahkan ia sehat sekali. 
Dan ia melihat saya shalat zhuhur dan ashar, tetapi ia tidak melakukannya.” 


Mendengar pernyataan saya, Syaikh Rasyid Ridha mengakui bahwa Abduh memang sering 
meninggalkan shalat fardhu tanpa ada uzur. Akan tetapi Rasyid Ridha masih membelanya 
dengan memberikan jawaban: “Barangkali madzhab beliau membolehkan jama' shalat di 
rumah (fi al-hadhar).” 


Saya merasa heran dengan jawaban Rasyid ini. Karena jama' shalat itu hanya dibolehkan 
dalam bepergian, ketika turun hujan dan sedang sakit menurut sebagian imam mujtahid, 
antara zhuhur dan ashar, serta antara maghrib dan isya', sebagaimana hadits shahih dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat bahwa 
zhuhur dan ashar boleh dijama' dengan maghrib dan isya. Oleh karena itu, kami sulit 
menerima jawaban Rasyid Ridha. 


Saya berkata kepada Syaikh Rasyid Ridha: “Lagi pula Syaikh Muhammad Abduh tidak pernah 
menunaikan ibadah haji ke baitullah di tanah suci, padahal ia mampu melakukannya. Dengan 
kemampuan yang ia miliki, berupa kekuatan fisik dan finansial, ia seringkali pergi ke Paris, 
London dan negara-negara Eropa lainnya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk 
menunaikan ibadah haji, padahal negaranya dekat dengan Makkah. Jadi tidak diragukan lagi, 
bahwa ia telah memikul dosa yang sangat besar dan meninggalkan salah satu rukun Islam”. 
“““## akhir kutipan 


keke 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7210 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Salah satu slogan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Zionis Yahudi adalah “kembali kepada Al @uran dan As Sunnah dengan pemahaman Salafush 
Sholeh” yang bertujuan agar kaum muslim tidak merujuk kepada Imam Mazhab dan melakukan 
ijtihad dengan akal pikirannya sendiri sehingga menimbulkan perselisihan karena perbedaan 
pemahaman atau pendapat yang ditimbulkan karena bukan ahli istidlal atau tidak berkompetensi 
untuk melakukan ijtihad dan istinbat. 


Periodisasi salaf dan khalaf adalah hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang 
dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi agar umat Islam tidak mengikuti para ulama yang sholeh 
yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat yang termasuk ulama khalaf karena 
tentunya mereka hidup setelah generasi Salafush Sholeh sampai akhir zaman. Pola hasutan atau 
ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi telah dijelaskan 
dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/08/cara-melumpuhkan-kekuatan/ 


Berikut pendapat para ulama khalaf yang sholeh yakni para ulama yang sholeh yang mengikuti 
salah satu dari Imam Mazhab yang empat tentang Maulid Nabi 


Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi): “merupakan Bid'ah hasanah 
yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran 
Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para 
fugara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam dan 
membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah 
ta'ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam". 


Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah, dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : “ketahuilah 
salah satu bid'ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi shallallahu alaihi 
wasallam” 


Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” 
juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, 
dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya 
serta merayakannya”. 


Imam Al Hafidh Al Gasthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 
148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kepada orang 
yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar”.Selengkapnya tentang Maulid Nabi 


telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/tak-cukup- 
arti-bahasa/ 


Republik Islam Iran telah melarang ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana 
contohnya dapat kita ketahui dalam tulisan pada http://www.tagrib.info/indonesia/index.php? 
option-com content&view-article&id-1114”63Akondisi-pengikut-ahlu-sunnah-di-iran-dan-syiah-di- 


saudi&catid-36”653Ajahane-teslam&ltemid-143 
““#“ awal kutipan 


kekkk 


Para siswa Sunni di sekolah-sekolah pemerintah Iran pada jam-jam pelajaran agama, tidak 
mempelajari buku-buku lain kecuali kitab khusus Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi tentu saja 
sistem Republik Islam Iran akan menindak tegas pusat-pusat atas nama agama, yang 
menyebarluaskan pemikiran Salafi dan Wahabi serta mengakibatkan ketidakamanan di 
negara. Sayangnya, kebijakan itu ditafsirkan dan dikesankan sebagai sikap represif 
pemerintah Iran terhadap pengikut Sunni. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7211 


kekk kekkk 


akhir kutipan 


Sebaliknya pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab telah bersekutu dengan Yahudi 

Israel dan Amerika yang merupakan representatif dari kaum Zionis Yahudi untuk 

menyebarluaskan Iranophobia (ketakutan dan kebencian pada Iran) dan Syiahphobia (ketakutan 

dan kebencian pada Syiah) sebagaimana yang diberitakan pada http://www.republika.co.id/berita/ 

internasional/timur-tengah/12/11/01/mctazy-saudigatar-ingatkan-mursi-tak-dekati-iran 

"“"## awal kutipan 
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -— Seorang diplomat Barat di Mesir mengatakan, AS, Israel, 


Arab Saudi dan Gatar meningkatkan tekanannya kepada Presiden Mesir Muhammad Mursi 
untuk menghindari hubungan diplomatik dengan Iran. 


keke 


“Washington mendesak tim pembantu Presiden Morsi untuk menghentikan pembicaraan 
hubungan diplomatik antara Teheran dan Kairo,” ujar sumber diplomatik Barat yang dikutip 
Radio Norwegia, Selasa (30/10). 


Menurut Austin, Deputi Presiden Mursi dan pembantunya telah meyakinkan AS bahwa mereka 
akan menunda kembali pembicaraan hubungan diplomatik dengan Tehran. “AS, Israel, Gatar 
dan Arab Saudi menyesalkan adanya upaya-upaya normalisasi hubungan diplomatik antara 
Iran dan Mesir,” kata diplomat Barat itu. 


Sumber-sumber media mengatakan, AS dan Israel baru-baru ini menggunakan sekutu Arab 
mereka untuk menekan Kairo terkait hal ini, dan menambahkan, Israel dan AS menyebarkan 
Iranophobia dan Syiahphobia di kalangan warga Mesir dan membangkitkan sentimen terhadap 
Syiah di negara Arab, Sunni-mayoritas. 


keek kekkk 


akhir kutipan 


Pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab menyebarluaskan Iranophobia dan 
Syiahphobia dengan menyebarluaskan bahwa "Iran adalah negara Syiah bukan negara Islam 
karena Syiah sesat" sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Joserizal Jurnalis, SpOT, Relawan 
Medis MER-C pada http://www.mer-c.org/index.php/Misi-MER-C/kenapa-suriah.html 


"“"## awal kutipan 


Iran adalah negara yang tidak disenangi oleh Saudi Arabia, Gatar dan negara Arab lainnya 
karena berhasil melakukan REVOLUSI 79 menumbangkan Raja Reza Pahlevi yang juga 
sahabat penguasa Saudi Arabia. Para raja-raja khawatir revolusi tersebut diekspor ke negara- 
negara mereka. Salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka, isu yang paling 
ampuh ditiupkan adalah Iran adalah negara Syiah bukan negara Islam karena Syiah sesat. 


Iran mempunyai kepentingan yang besar di Suriah karena Bashar bisa menjamin JALUR 
LOGISTIK Hizbullah. 


Israel dan Barat menggunakan segala cara untuk menurunkan Bashar termasuk 
mempersenjatai oposisi dengan senjata berat. Di sinilah peranan Saudi Arabia, @atar dan 
sedkit Turki. Israel dan Barat juga menggunakan MEDIA dan PBB untuk membantu mereka. 
Hal ini mulai terlihat ketika terjadinya pembantaian 25 Mei di Houla Suriah. Korban adalah 
penduduk sipil termasuk anak-anak dan wanita. BBC langsung menampilkan foto tumpukan 
korban pembantaian yang sudah dibungkus kain kaffan. Ternyata kemudian terkuak foto 
tersebut adalah foto korban pembantaian di Irak tahun 2003. Untung pengambil fotonya, Marco 
Di Lauro mengenali foto tersebut dan memprotes BBC. Pertanyaannya apakah ini keteledoran 


keke 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7212 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


atau bagian dari kampanye anti Bashar? 


UN Commisioner for Human Right membuat tuduhan bahwa yang melakukan pembantaian 
tersebut adalah milisi yang loyal dengan Bashar yaitu Shabiyya. Padahal mereka hanya dapat 
info dari ORANG LOKAL per TELEFON. 


UN Security Council, korban di Houla adalah akibat tembakan ARTILERI dan TANK pada hari 
Minggu 27 Mei 2012. Tapi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 diralat oleh UN High 
Commission for Human Right bahwa korban DITEMBAK DARI JARAK DEKAT dan DIGOROK 
LEHERnya. Tapi tuduhan tetap ke milisi pro Bashar. Kemudian terkuak bahwa yang terbunuh 
itu adalah PENDUKUNG Bashar. Bagaimana mungkin sesama pendukung Bashar saling 
bunuh? 


Tampak dengan jelas bagaimana media dan PBB berusaha MEMPERKERUH situasi supaya 
AS dan NATO dapat melakukan intervensi dengan payung PBB atas nama KEMANUSIAAN. 


““# akhir kutipan "“““s 


Sedangkan pada http://www.mer-c.org/index.php/Misi-MER-C/pemeran-utama-dibalik-krisis- 
suriah.html Joserizal Jurnalis menuliskan pendapatnya bahwa ada alasan tersembunyi di balik 
krisis Suriah yaitu: 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Pertama, memotong jalur logistik Hizbullah (Syiah) di Lebanon dan membungkam kegiatan 
Biro Politik Hamas (Sunni) di Damaskus. Inilah alasan yang sebenarnya bagi Israel. 


Kedua, mengeliminasi pengaruh Rusia di Timur Tengah. Ini penting bagi AS dan sekutunya 
NATO. 


Beliau menambahkan bahwa ISRAEL memainkan PERAN UTAMA dalam krisis Suriah ini. 
Israel meminjam TANGAN banyak orang, negara dan kelompok untuk kepentingan politik 
Israel 


keke Kekek 


akhir kutipan 


Begitupula yang disampaikan dalam tulisan pada http://almagrub.wordpress.com/2012/09/221 
jundullah-teror-di-iran-dan-catatan-untuk-eramuslim/ 
““## awal kutipan 


Kekek 


Persoalan di Iran jauh di luar konflik Sunni-Syiah. Karena itu, amat berlebihan ketika para 
teroris (yang kebetulan Sunni) tewas (atau ditangkap kemudian dihukum mati) akibat aksi 
terorisme yang mereka lakukan, desas-desus yang berhamburan adalah “ulama Sunni di Iran 
dibunuhi”. Btw, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah Iran? Duduk manis saja 
menghadapi para teroris itu? 


Saya pernah berkunjung ke Kurdistan, provinsi yang didominasi mazhab Sunni. Saya sholat 
Dzuhur di masjid orang-orang Sunni (sebenarnya saya tak melihat ada dikotomi “masjid Sunni” 
dan “masjid Syiah”. Saya lihat, orang Syiah juga sholat di masjid yang sama: mereka di shaf 
yang sama, meski gaya sholat berbeda: Sunni bersedekap, Syiah tidak.) Adzannya persis 
seperti di Indonesia (entah mengapa Eramuslim menggosip “Azan Sunni dilarang di Iran”). 
Cerita lengkapnya bisa baca di http://dinasulaeman.wordpress.com/2009/07/17idirect-selling- 
pelangi-di-persia/ 

Penulis Eramuslim yang suka menggosip tentang Iran itu mungkin sebaiknya datang Iran di 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7213) 


bulan Ramadhan dan duduk manis di depan televisi Iran menjelang maghrib. Televisi Iran 
mengumandangkan azan dua kali (karena waktu maghrib Sunni dan Syiah berbeda: Syiah 
sedikit lebih lambat). 


Saya tidak sedang membela Syiah atau Iran (mereka tak butuh pembelaan dari orang biasa 
seperti saya), hanya miris melihat situs berita yang sering jadi rujukan umat Islam Indonesia itu 
terjebak permainan Barat. Seharusnya mereka bisa lebih cerdas lagi melihat, siapa musuh 
sesungguhnya di balik semua makar ini. 


Kekek Kekek 


akhir kutipan 


Jadi bagi pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa semua syiah 
adalah sesat dan setiap kesesatan akan bertempat di neraka sehingga bagi mereka penduduk 
Iran yang mayoritas kaum syiah akan bertempat di neraka. 


Tentu tidak semua syiah adalah sesat. Jumhur ulama telah sependapat bahwa Syiah Rafidhoh 
dan syiah-syiah yang mengikuti mereka adalah sesat. 


Kalau melihat sejarah, penamaan Rafidhah ini erat kaitannya dengan gelaran yang diberikan oleh 
pendiri syi'ah Zaidiyah yaitu Imam Zaid bin Ali, yaitu anak dari Imam Ali Zainal Abidin, yang 
bersama para pengikutnya memberontak kepada khalifah Bani Umayyah Hisyam bin Abdul Malik 
bi Marwan di tahun 121 H. 


Salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah Imam Yahya bin Hamzah “Alawi (w. 749 H) mendefinisikan 
Syi'ah Zaidiyah sebagai: “Setiap golongan memiliki doktrin yang dibawa oleh pemimpin masing- 
masing. Adapun istilah Zaidiyah muncul setelah era Imam Zaid bin Ali bin al-Husain. Semenjak 
itulah Zaidiyah dikenal sebagai salah satu aliran Syi'ah yang mengatasnamakan nama 
pemimpinnya”. 


Jelas dari teks diatas penamaan Syi'ah Zaidiyah dikaitkan dengan Imam Zaid bin Ali bin al-Husain 
bin Ali bin Abi Thalib, dan Zaidiyah merupakan salah satu kelompok Syiah terbesar selain Syi'ah 
Imamiyah dan Syi'ah Isma'iliyah yang masih eksis sampai saat ini. 


Imam Ahmad bin Yahya al-Murtadha (w. 840 H) dalam kitabnya yang terkenal “al-Bahru az- 
Zahhar” menegaskan, bahwa ada tiga golongan besar Syi'ah, yaitu: Zaidiyah, Imamiyah dan 
Isma'ilyah (di kenal dengan Syi'ah Bathiniyah). 


Sumber-sumber sejarah dan kitab-kitab klasik yang membahas tentang aliran-aliran Islam 
menjelaskan bahwa sebenarnya sejarah kemunculan Zaidiyah ditandai ketika Imam Zaid 
melancarkan revolusi melawan pemerintahan Bani Umayyah, yang didukung oleh lima belas ribu 
pasukan berasal dari penduduk Kufah di Irag, di mana hal serupa dilakukan sebelumnya oleh 
kakek Imam Zaid yaitu imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, dan mengalami kegagalan fatal dalam 
pertempuran di kota Karbala, dengan menewaskan 61 tentara Imam Hussein bin Ali. Namun 
selanjutnya Imam Zaid tidak menerima kegagalan tersebut, justru ia bersikeras untuk meneruskan 
revolusi kakeknya dan terus menerus memerangi Bani Umayyah sampai titik darah penghabisan. 
Maka ia dan bala tentaranya meninggalkan kota Kufah menuju tempat kekuasaan gubernur (Yusuf 
bin Umar at-Thsagafi) yang merupakan agen kepala negara ketika itu (Hisyam bin Abdul Malik bin 
Marwan) yang berkuasa dari tahun 105 sampai tahun 125 Hijriyah. 


Tatkala kedua pasukan tersebut bertemu dan saling berhadap-hadapan, dan sebelum kedua 
pasukan tersebut memulai peperangan, pasukan imam Zaid yang berasal dari penduduk Kufah 
berkata kepada Imam Zaid: “Kami akan menyokong perjuangamu, namun sebelumnya kami ingin 
tahu terlebih dahulu sikapmu terhadap Abu Bakar Siddig dan Umar bin Khattab di mana kedua- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7212 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


duanya telah menzalimi kakekmu Imam Ali bin Abi Thalib”. Imam Zaid menjawab: “bagi saya 
mereka berdua adalah orang yang baik, dan saya tak pernah mendengar ucapan dari ayahku 
Imam Zainal Abidin tentang perihal keduanya kecuali kebaikan. Dan kalaulah saat ini saya berani 
melawan dan menantang perang Bani Umayyah, itu disebabkan karena mereka telah membunuh 
kakek saya (imam Husain bin Ali). Di samping itu, mereka telah memberanguskan kota Madinah di 
tengah teriknya matahari pada siang hari. Ketika itu terjadilah peperangan sengit di pintu Tiba kota 
Madinah. Dan tentara Yazid bin Mu'awiyah (w 63H) ketika itu telah menginjak-injak kehormatan 
kami, dan membunuh beberapa orang sahabat. Dan mereka menghujani masjid dengan lemparan 
batu dan api”. Setelah mendengar sikap dan jawaban Imam Zaid, para tentara Kufah 
meninggalkan Imam Zaid. Dan Imam Zaid berkata kepada mereka: “kalian telah menolak saya, 
kalian telah menolak saya”. Semenjak hari itu tentara tersebut dikenal dengan nama Rafidhah. 


Jadi Syiah rafidhoh adalah bekas tentara atau bekas pengikut Imam Zaid Rahimahullah dan tidak 
ada kaitannya dengan Imam Sayyidina Ali ra dan tidak ada kaitannya pula dengan Imam yang 12 
yang merupakan keturunan Imam Sayyidina Ali ra. Ekses negatifnya adalah mereka yang 
mengaku muslim namun membenci ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu 
Rasulullah 


Syiah Rafidhoh yang mengaku mengikuti Ahlul Bait termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang sekarang dikenal dengan Zionis 
Yahudi. Salah satunya adalah Abdullah bin Saba (Yahudi dari Yaman), yang membenci Khulafaur 
Rasyidin. 


Sedangkan Imam Zaid bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pendiri madzhab Zaidiyyah 
mengatakan bahwa dari orang tuanya menyampaikan tentang sayyidina Abu Bakar ra, Sayyidina 
Umar ra maupun Sayyidina Ustman ra, semuanya kebaikan. 


Imam Sayyidina Ali ra bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Wahai Rasulullah! 
Apakah ciri-ciri mereka?” Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Mereka menyanjungimu 
dengan sesuatu yang tidak ada padamu”. 


Di riwayatkan oleh Imam al-Dar Gutni dari Sayyidina “Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhu, beliau 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri mereka, lalu 
Baginda shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Mereka seolah-olah mencintai ahlul 
bait (keluarga Nabi), padahal mereka tidak sedemikian dan tandanya ialah mereka mencaci Abu 
Bakar dan " Umar" 


Nasib Abdullah bin Saba' pada akhir hayatnya menjadi orang buangan, yang dibuang oleh 
Sayyidina Ali ra setelah beliau menjadi Khalifah keempat, Beliau marah karena dia membuat fitnah 
atas diri Beliau, dia akhirnya dibuang ke daerah Madain. 


Kelompok Abdullah bin Saba' ini terpisah menjadi 2 ( dua ) kelompok besar, yaitu : 


1. Kelompok yang menyatakan bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali ra adalah Allah sendiri yang 
menciptakan segala sesuatu dan memberi rizki. Dalam hal ini, Sayyidina Ali ra mengajak mereka 
berdialog, namun mereka ternyata bersikeras mempertahankan pendapatnya. Maka akhirnya 
Sayyidina Ali ra membakar orang- orang yang diketahui dari golongan mereka dengan api. 
Kemudian golongan mereka berkata : “Seandainya Ali bukan Allah itu sendiri tentu ia tidak 
membakar mereka dengan api. Karena sesungguhnya tidak akan melakukan pembakaran dengan 
api kecuali Tuhan.” Mereka berkeyakinan bahwa Ali akan menghidupkan mereka, setelah ia 
membunuh mereka. Mereka inilah orang-orang yang membawa kepercayaan bahwa tuhan 
melakukan penitisan kepada makhluknya beserta cabang-cabang kepercayaan ini meliputi faham- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7215) 


faham yang sesat. 


2. Kelompok yang memberontak terhadap Sayyidina Ali ra setelah terjadinya perang Shiffin. 
Mereka juga menuduh Sayyidina Ali Kafir, karena beliau telah menghentikan peperangan dan 
menyetujui Tahkim dengan kitabullah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi Sayyidina Ali 
ra dan Muawiyah ra. Sebagian dari mereka juga ada yang mengkafirkan ketiga orang Khalifah 
sebelum Sayyidina Ali ra. Mereka ini telah membunuh seorang Tabi'in besar yang bernama 
Abdullah bin Khobbab ra dan istrinya, karena ia memuji keempat Khulafaur Rasyidin. Kemudian 
ketika Sayyidina Ali ra meminta agar mereka menyerahkan para pembunuhnya, mereka menolak 
sambil berkata: “Kami semua ikut membunuh mereka dan kami semua menganggap halal 
terhadap darah-darah kalian dan darah-darah mereka semua.” 


Bahkan Syiah Zaidiyah dekat Darul Hadits, Dammaj Yaman ditetapkan sebagai Syiah Rafidhoh 
sebagaimana yang dikabarkan oleh majalah dakwah Islam “Cahaya Nabawiy” Edisi no 101, 
Januari 2012 memuat topik utama berjudul “SYIAH-WAHABI: Dua seteru abadi" 


Berikut sedikit kutipannya, 
“““t awal kutipan 


Kekek 


“Sebenarnya ada fakta lain yang luput dari pemberitaan media dalam tragedi itu. 


Peristiwa itu bermula dari tertangkapnya mata-mata utusan Darul Hadits oleh orang-orang 
suku Hutsi yang menganut Syiah. Selama beberapa lama Darul Hadits memang mengirim 
mata-mata untuk mengamati kesaharian warga Syiah. Suku Hutsi merasa kehormatan mereka 
terusik dengan keberadaan mata-mata ini. 


Kehormatan adalah masalah besar bagi suku-suku di Jazirah Arab. Tak ayal, suku Hutsi pun 
menyerbu Darul Hadits sebagai ungkapan amarah mereka. 


Selama beberapa hari Darul Hadits dikepung orang-orang Hutsi yang kebanyakan tergabung 
dalam milisi pemberontak 


Dua warga Indonesia tewas dalam baku tembak, sementara yang lainnya bersembunyi di 
kampus. Anehnya, meskipun beberapa kali dibujuk , para mahasiswa tetap tak mau dievakuasi 
pihak kedutaan. Mereka berdalih bahwa diri mereka sedang berjihad melawan musuh. Doktrin 
yang ditanamkan kepada mahasiswa Darul Hadits cukup, sangar yakni, “Jihad terhadap syiah 
rafidah al-Houtsi" 


keke Kekek 


akhir kutipan 


Tragedi yang sangat memalukan dunia Islam bagaimana manusia yang telah bersyahadat dan 
terpelajar saling bunuh membunuh. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: "Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, “Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bukannya mengkhawatirkan umatnya berbuat syirik namun 
beliau lebih mengkhawatirkan umatnya egois, individualis dan berlomba-lomba dengan kekayaan 
bumi, harta dunia. kekuasaan dan saling membunuh. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku lebih dahulu wafat daripada kalian, dan aku 
menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh telah melihat telagaku sekarang, dan aku 
diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, saya tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7216 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun yang justru aku khawatirkan 
atas kalian adalah kalian bersaing terhadap kekayaan-kekayaan bumi.” (HR Bukhari 5946) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku mendahului kalian ke telaga. Lebar telaga itu 
sejauh antara Ailah ke Juhfah. Aku tidak khawatir bahwa kalian akan kembali musyrik 
sepeninggalku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kalian berlomba- 
lomba untuk mendapatkannya kemudian berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian musnah seperti 
kemusnahan umat sebelum kalian”. (HR Muslim 4249) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang 
aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah 
dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian lalu 
kalian berlomba-loba untuk memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba 
memperebutkannya sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah 
membinasakan mereka.” (HR Bukhari 2924) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada kaum Anshar, “sepeninggalku nanti, akan 
kalian jumpai sikap atsarah (sikap egoism, individualisme, orang yang mementingkan dirinya 
sendiri dan kelompok). Maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku dan tempat 
yang dijanjikan untuk kalian adalah telaga al-Haudl (di surga)” . (HR Bukhari 350). 


Kaum Wahabi, pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kaum Syiah yang 
mengaku (merasa) mengikuti Ahlul Bait semakin berseteru karena kerajaan dinasti Saudi 
bersekutu dengan Amerika yang merupakan teman setia Yahudi Israel 


Contohnya kerajaan dinasti Saudi bersekutu dengan Amerika yang merupakan representatif dari 
kaum Zionis Yahudi untuk menyusun kurikulum pendidikan agama sebagaimana contohnya dapat 
kita ketahui dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v-690j3fAWIZY dimulai pada menit 
ke 2:56 


Berikut transkript subtitle yang kami dapatkan dari melihat video tersebut 


kekkk kekkk 


awal transkript subtitle 
Perwakilan pemerintah Amerika: 


"Selama bertahun-tahun kami bekerja sama dengan pemerintahan Saudi untuk urusan 
menghapus segala apa yang mengarah kepada fanatisme terhadap kelompok-kelompok 
agama lain di dalam kurikulum pelajaran di Arab Saudi dan di beberapa tempat lainnya”. 
"Hasilnya, pemerintahan Saudi di bulan Juli 2006 telah menetapkan untuk keperluan 
mengkoreksi dan memperbaharui buku-buku pelajarannya, juga menghilangkan semua celah 
besar yang mengarah pada kebencian terhadap berbagai kelompok dan agama lain” 
"Sedangkan pemerintah Saudi telah menyebutkan bahwa mereka akan menyelesaikan proyek 
ini, di awal tahun pelajaran 2008” 


keke kekkk 


akhir transkript subtitle 


Begitupula informasi terkini tentang kebijakan kerajaan dinasti Saudi terhadap Yahudi Israel dapat 


kita ketahui salah satunya dari  http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur- 
tengah/12/10/10/mbngxp-saudi-hapus-israel-dari-daftar-musuh 


"“"## awal kutipan 


REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH — Kerajaan Arab Saudi dilaporkan menghapus rezim Zionis 
Israel dari daftar negara-negara yang menjadi musuh Negeri Petrodolar tersebut. 


keke 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7217) 


Situs berita Nahrain Net mengungkap kebijakan rezim Al Saud yang menghapus nama Israel 
dari daftar negara-negara musuh Saudi. Fars News, Selasa (9/10), melaporkan, selain 
menghapus Zionis Israel dari daftar musuh, Departemen Informasi Saudi memerintahkan 
media-media di negara tidak mempublikasikan artikel tentang bahaya Israel bagi kawasan 
Timur Tengah. 


Menurut para pemerhati, departemen informasi Saudi menginstruksikan media-media negara 
itu untuk memusatkan perhatian ke Iran dan mempropagandakan Teheran adalah musuh 
pertama Riyadh dan negara-negara sekitar Teluk Persia sekutu Barat, bukan Tel Aviv. 

“#8 akhir kutipan 


keke 


Akibat dari perseteruan antara kaum Wahabi dengan kaum Syiah yang menjadi korban pada 
umumnya adalah kaum Sunni (Ahlussunnah wal Jama'aj) yakni mayoritas kaum muslim yang 
mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat baik korban jiwa maupu korban tuduhan bagi 
yang mencintai ahlu bait adalah kaum syiah. 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya,“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang 
menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan 
kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan 
kebohongan, sedang mereka mengetahui". (@S Al Mujaadilah (58J:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119). 


Pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab merasa mengikuti pemahaman Salafush 
Sholeh dan menamakan diri mereka sebagai Salafi. Tentu mereka tidak bertemu dengan Salafush 
Sholeh sehingga mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh. 


Apa yang ulama mereka katakan sebagai pemahaman Salafush Sholeh adalah ketika mereka 
membaca hadits, tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in dan Sahabat. 
Inilah yang mereka katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman Salafush Sholeh. 
Bukankah itu pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7218 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. Fitnah dari 
orang-orang yang serupa dengan Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Oleh karenanya taati dan ikuti sunnah Rasulullah bahwa jika terjadi perselisihan karena perbedaan 
pemahaman/pendapat maka kembalilah kepada Al Guran dan As Sunnah dengan mengikuti 
mayoritas kaum muslim atau as-sawad al a'zham 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama'ah. Barangsiapa yang 
menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham (mayoritas kaum muslim)" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Ibnu Mas'ud radhiallahuanhu mewasiatkan yang artinya: "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang 
menetapi al-hag walaupun engkau seorang diri” 


Maksudnya tetaplah mengikuti Al-Jamaah atau as-sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim) 
walaupun tinggal seorang diri di suatu tempat yang terpisah. Hindarilah firgoh atau sekte yakni 
orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang ulama yang telah keluar (kharaja) dari 
pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan". 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7219 


Mayoritas kaum muslim atau as-sawad al a'zham atau Al Jama'ah atau ahlus sunnah atau Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah atau disingkat aswaja adalah kaum muslim yang istiyjomah mengikuti para 
ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (9/:100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh 
maka kita menemui dan bertalaggi (mengaji) dengan para ulama yang 


sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” 


Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat 


Para ulama yang sholeh yang mengikuti dari Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang 
sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang 
empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab 
yang empat. 

Kelemahan para pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mereka meninggalkan 
para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 


Mereka termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi sehingga mereka tidak membedakan antara ulama kaum Syiah dengan ulama yang sholeh 
dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 


Padahal beberapa ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait yang umumnya tinggal di 
hadramaut Yaman adalah termasuk Imam para Wali Allah pada setiap zamannya yang 
merupakan termasuk Assab'ul-matsani 


Memang Al @uran adalah kitab dalam “bahasa arab yang jelas” (AS Asy Syu'ara' (26J: 195). 
namun pemahaman yang dalam haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya) 


Allah ta'ala berfirman yang artinya 


“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (411:3) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7220 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui.” IAS. an-Nahl : 43) 


Al @uran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 


Al Guran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (AS Al A'raf (71:43) 


Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan 
penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?" 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 
walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wuraana al'azhiima (AS Al Hijr (15) : 87) 
“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-@ur'an yang agung.” (@.S. 15:87) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiya kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 

Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah disyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya yang artinya “Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau 
karuniai nikmat". (AS Al Fatihah (11:6-7) 

Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah yang artinya, “Orang-orang yang 


dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' dan orang-orang 
shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (41: 69) 

Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 
sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 


Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana pula telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk 

Sedangkan Assab'ul-matsani lainnya telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7221 ) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman. 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
“Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al Guran dan Hadits) sebagaimana UII! 
Albab 


Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039) 


Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 
lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14) 


Tepatnya di Hadramaut, Yaman adalah bumi para wali Allah. Di sana banyak tinggal para ulama 
yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunanan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7222 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya.Silahkan 
telusurilah melalui apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, 
sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke 
Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan 
Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan 
yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilallah 
Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang mutakbaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. Di 
Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al @ur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 
Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 
menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 
keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung 
Jati. Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 
wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7223 ) 


saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 
dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 
dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 
sendiri mengatakan, “kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di Syurga'. 
Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif yang berarti 
orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. 


Sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang 
ketanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 
Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 
Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 
Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 
ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 
Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-@adri. Di Siak oleh keluaga 
Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 
Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 
Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 


Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 
negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 
hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Mugaddam. Yang banyak kita kenal 
dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafagih, Balfagih, Alaydrus, bin Syekh 
Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya ... 
..dan seterusnya. 


Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadramaut (Yaman 
selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 
Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 
mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 
Mesir, Bagdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NAAIB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36- 


37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra. 
“““## akhir kutipan 


kekkkk 


Selengkapnya tentang ulama nenek moyang kita telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/19/sejak-abad-ke-1-h/ 


Sedangkan silsilah para Wali Songo pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/03/ 
silsilah-para-walisongo.ipg 


Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

2049. Apakah mereka menuhankan kesenangan 

Kami bukanlah meng-ghibah (mempergunjingkan) atau membenci atau memusuhi kerajaan dinasti 


Saudi maupun para ulamanya yang mengikuti ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab, 
sebagaimana contohnya yang telah disampaikan dalam tulisan pada  http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/12/dalam-dunia-islam/ 
Kami hanya menjalankan sunnah Rasulullah untuk menggunakan tangan kami untuk membuat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7222 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tulisan terhadap kesalahpahaman-kesalahpahaman yang telah terjadi yang diakibatkan hasutan 
atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis Yahudi, sebagaimana 
contohnya yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/08/cara-melumpuhkan-kekuatan/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka 
hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan 
lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya 
iman”. (HR. Muslim) 


Pada hakikatnya mereka yang memilih mengenang ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 
dibandingkan Maulid Nabi maka mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) dari kaum Zionis Yahudi, sebagaimana contohnya yang telah disampaikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/08/pengakuan-dan-kenyataan/ 
Contohnya kerajaan dinasti Saudi bersekutu dengan Amerika yang merupakan representatif dari 
kaum Zionis Yahudi untuk menyusun kurikulum pendidikan agama sebagaimana contohnya dapat 
kita ketahui dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v-690j3fAWIZY dimulai pada menit 
ke 2:56 


Berikut transkript subtitle yang kami dapatkan dari melihat video tersebut 


kekkk kekkk 


awal transkript subtitle 
Perwakilan pemerintah Amerika: 


"Selama bertahun-tahun kami bekerja sama dengan pemerintahan Saudi untuk urusan 
menghapus segala apa yang mengarah kepada fanatisme terhadap kelompok-kelompok 
agama lain di dalam kurikulum pelajaran di Arab Saudi dan di beberapa tempat lainnya”. 


"Hasilnya, pemerintahan Saudi di bulan Juli 2006 telah menetapkan untuk keperluan 
mengkoreksi dan memperbaharui buku-buku pelajarannya, juga menghilangkan semua celah 
besar yang mengarah pada kebencian terhadap berbagai kelompok dan agama lain” 


"Sedangkan pemerintah Saudi telah menyebutkan bahwa mereka akan menyelesaikan proyek 
ini, di awal tahun pelajaran 2008” 


keke keke 


akhir transkript subtitle 


Begitupula informasi terkini tentang kebijakan kerajaan dinasti Saudi terhadap Yahudi Israel dapat 


kita ketahui salah satunya dari  http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur- 
tengah/12/10/10/mbngxp-saudi-hapus-israel-dari-daftar-musuh 


"“"## awal kutipan 


REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH — Kerajaan Arab Saudi dilaporkan menghapus rezim Zionis 
Israel dari daftar negara-negara yang menjadi musuh Negeri Petrodolar tersebut. 


Situs berita Nahrain Net mengungkap kebijakan rezim Al Saud yang menghapus nama Israel 
dari daftar negara-negara musuh Saudi. Fars News, Selasa (9/10), melaporkan, selain 
menghapus Zionis Israel dari daftar musuh, Departemen Informasi Saudi memerintahkan 
media-media di negara tidak mempublikasikan artikel tentang bahaya Israel bagi kawasan 
Timur Tengah. 


kekkk 


Menurut para pemerhati, departemen informasi Saudi menginstruksikan media-media negara 
itu untuk memusatkan perhatian ke Iran dan mempropagandakan Teheran adalah musuh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7225 ) 


pertama Riyadh dan negara-negara sekitar Teluk Persia sekutu Barat, bukan Tel Aviv. 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya,“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang 
menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan 
kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan 
kebohongan, sedang mereka mengetahui". (AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119). 


Lihatlah sekeliling Mekah , memang orang kafir tampak tidak memasuki Mekah namun produk- 
produk mereka membanjiri di sekeliling Mekah sehinga menuhankan kesenangan atau mengikuti 
paham hedonisme bertentangan dengan Sunnah Rasulullah untuk berlaku zuhud dalam menjalani 
kehidupan di dunia 


Dari Abul Abbas — Sahl bin Sa'ad As-Sa'idy — radliyallahu “anhu, ia berkata: Datang seorang 
laki-laki kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dan berkata: “Wahai Rasulullah! 
Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku beramal dengannya aku dicintai oleh Allah dan 
dicintai manusia.” Maka Rasulullah menjawab: “Zuhudlah kamu di dunia niscaya Allah akan 
mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia niscaya mereka akan 
mencintaimu.” (Hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya). 


Ibnu Mas'ud ra. melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur di atas kain tikar yang lusuh 
sehingga membekas di pipinya, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
bagaimana kalau saya ambilkan untukmu kasur?” Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
menjawab, "Untuk apa dunia itu! Hubungan saya dengan dunia seperti pengendara yang mampir 
sejenak di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya.” (HR At-Tirmidzi) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti 
atas kalian, tetapi aku takut pada kalian dibukakannya dunia bagi kalian sebagaimana telah dibuka 
bagi umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba- 
lomba, dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka.” 


Abu Sulaiman ra berkata, "Utsman bin “Affan dan Abdurrahman bin Auf adalah dua gudang harta 
dari sekian banyak gudang harta Allah yang ada di bumi. Keduanya menginfakkan harta tersebut 
dalam rangka mentaati Allah, dan bersiap menuju Allah dengan hati dan ilmunya.” 


Berikut beberapa informasi perkembangan Mekah pada masa kini 


Sumber http://deleteisrael.pun.bz/kisah-nyata-demi-investasi-asing-saudi-k.xhtml 
““#“ awal kutipan 


Kekek 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7226 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Itis the end of Mecca," kata Irfan al-Alawi, Direktur Pelaksana Islamic Heritage Research 
Foundation di London, kepada The Guardian. Nada suaranya murung seperti juga suara Sami 
Angawi. 

Hampir 40 tahun yang lalu arsitek ini mendirikan Pusat Penelitian Ibadah Haji di Jeddah. 
Dengan masyangul ia menyaksikan transformasi Mekah berlangsung di bawah kuasa para 
pengusaha properti dan pengembang. "Mereka ubah tempat ziarah suci ini jadi mesin, sebuah 
kota tanpa identitas, tanpa peninggalan sejarah, tanpa kebudayaan, dan tanpa lingkungan 
alam. Bahkan mereka renggut gunung dan bukit." 


Angawi, 64 tahun, mungkin terlalu romantis. la mungkin tak mau tahu hukum permintaan dan 
penawaran: jumlah orang yang pergi haji makin lama makin naik: kalkulasi masa depan 
mendesak. Mekah harus siap. Tapi Angawi justru melihat di situlah perkaranya. Ia 
menyaksikan "lapisan- lapisan sejarah" Mekah dibuldoser dan dijadikan lapangan parkir. 


Akhirnya ia, yang lahir di Mekah, menetap di Jeddah, di rumah pribadinya yang didesain 
dengan gaya tradisional Hijaz. Ketika Abraj al-Bait dibangun seperti Big Ben yang 
digembrotkan ("Meniru seperti monyet," kata Angawi), ia merasa kalah total. Ia lebih suka 
tinggal di Kairo. 


Tapi bisakah transformasi Mekah dicegah? Kapitalisme membuat sebuah kota seperti 
seonggok besi yang meleleh, untuk kemudian dituangkan dalam cetakan yang itu-itu juga. 
Dengan catatan: dalam hal Mekah, bukan hanya karena "komersialisasi Baitullah" kota suci itu 
hilang sifat uniknya. Angawi menyebut satu faktor tambahan yang khas Arab Saudi: paham 
Wahabi. 


Wahabisme, kata Angawi, adalah kekuatan di belakang dihancurkannya sisa-sisa masa lalu. 
Dalam catatannya, selama 50 tahun terakhir, sekitar 300 bangunan sejarah telah diruntuhkan. 
Paham yang berkuasa di Arab Saudi ini hendak mencegah orang jadi "syirik" bila berziarah ke 
petilasan Nabi, bila menganggap suci segala bekas yang ditinggalkan Rasulullah—dan sebab 
itu harus disembah. 


Sejarah Arab Saudi mencatat dihapusnya peninggalan sejarah itu secara konsisten. April 
1925, di Madinah, kubah di makam Al-Bagi' diruntuhkan. Beberapa bagian kasidah karya Al- 
Busiri (1211-1294) yang diukir di makam Nabi sebagai himne pujaan ditutupi cat oleh 
penguasa agar tak bisa dibaca. Di Mekah, makam Khadijah, istri Nabi, dihancurkan. Kemudian 
tempat di mana rumahnya dulu berdiri dijadikan kakus umum. 

Contoh lain bisa berderet, juga protes terhadap tindakan penguasa Wahabi itu. Di awal 1926, 
di Indonesia berdiri "Komite Hijaz" di kediaman KH Abdul Wahab Chasbullah di Surabaya, 
ekspresi keprihatinan para ulama. 

Reaksi dari seluruh dunia Islam itu berhasil menghentikan destruksi itu. Tapi kini, di abad ke- 
21, Wahabisme dan kapitalisme bertaut, dan Mekah berubah. 


akhir kutipan "“““ 


Sumber: http://deleteisrael.pun.bz/keterlaluan-saudi-akan-merubah-tanah-suc.xhtml 
““#“ awal kutipan 


kekk 


Kekek 


Koran Independent terbitan Inggris melaporkan bahwa situs-situs bersejarah kota Mekkah 
akan dirusak untuk menyediakan lahan pembangunan hotel-hotel mewah dan pusat-pusat 
perbelanjaan. Perubahan pemandangan seperti itu mencuatkan gumaman sembunyi-sembunyi 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7227 ) 


warga Saudi yang menyebut kota Mekkah telah berubah menjadi Las Vegas Saudi. Karena 
dalam 10 tahun terakhir, banyak situs-situs suci dan bersejarah Islam yang telah dirusak. Tidak 
hanya sebagai tuan rumah jutaan jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia, namun 
kini setiap tahunnya Mekkah juga menerima kehadiran pusat-pusat hiburan dan perbelanjaan 
mewah. 


Bagi para penguasa Saudi, Mekkah adalah simbol kemajuan dan masa depan negara. 
Pencakar langit yang dibangun dengan pendapatan penjualan kekayaan minyak itu menjadi 
simbol kekuasaan dan kemegahan rezim al-Saud. 


Setiap hari jumlah warga Saudi yang mengkhawatirkan politik keluarga kerajaan Saudi itu 
semakin bertambah, khususnya warga Mekkah dan Madinah yang menyaksikan langsung 
ketamakan rezim atas pembangunan gedung-gedung megah. Apalagi aksi tersebut didukung 
oleh para ulama Wahabi yang menentang pelestarian situs- situs bersejarah. 


Pengembangan kota dijadikan alasan bagi rezim al-Saud yang ingin mengikis nilai-nilai sakral 
kota Mekkah dan Madinah. Namun di sisi lain banyak negara yang enggan menyuarakan 
protes atas aksi pemerintah Saudi itu. Selain Iran dan Turki, banyak negara yang lebih memilih 
bungkam daripada visa jemaah haji mereka dicabut 

akhir kutipan "“““ 


keek 


Kelak generasi muda muslim berikutnya akan tidak lagi tahu tempat perjanjian Hudaibiyah, 
mustajabnya Jabal @ubis untuk tempat berdoa bahkan perkampungan kelahiran baginda 
Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan tinggal “menurut cerita” tidak 
lagi dalam bentuk fisik aslinya. 


Patutlah ada yang berpendapat bahwa pelayan dua tanah suci, diibaratkan telah merusak agama. 
Bahkan dipertanyakan mengapa mereka membenci jejak atau peninggalan Nabi seolah-olah 
mereka membenci Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 
sebagaimana disampaikan dalam tulisan pada http://malai-ur.blogspot.com/2010/12/10-sebab- 
kenapa-wahabi-dikatakan.html 

Wassalam 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
2058. Mereka berjama'ah melanggar larangan agama 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “kalian akan mengalami babak Kenabian selama 
masa yang Allah kehendaki, kemudian babak kekhalifahan mengikuti manhaj Kenabian selama 
masa yang Allah kehendaki, kemudian babak Raja-raja yang menggigit,selama masa yang Allah 
kehendaki, kemudian babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang 
Allah kehendaki, kemudian kalian akan mengalami babak kekhalifahan mengikuti manhaj 
Kenabian, kemudian Nabi diam.” (HR Ahmad) 


Sebagaimana kita ketahui Ummat Islam dewasa ini sedang menjalani babak keempat dari lima 
babak perjalanan sejarahnya di Akhir Zaman. 


Tiga babak sebelumnya telah dilalui: 
Babak pertama, babak An-Nubuwwah (Kenabian) yakni masa ketika manhaj kenabian 
berlangsung 
Babak kedua, babak Khilafatun 'ala Minhaj An-Nubuwwah (Kekhalifahan yang mengikuti 
Sistem / Metode Kenabian), 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7225 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Babak ketiga, babak Mulkan 'Aadhdhon (Raja-raja yang menggigit)., masa ketika raja-raja 
masih “mengigit' / berpegangan pada Al-@ur'an dan Hadits. 


Sesudah berlalunya babak ketiga yang ditandai dengan tigabelas abad masa kepemimpinan 
Kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian Kerajaan Daulat Bani Abbasiyyah dan terakhir 
Kesultanan Utsmani Turki, maka selanjutnya ummat Islam memasuki babak keempat, babak 
Mulkan Jabbriyyan (Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan 
kehendak Allah dan RasulNya). 


Babak keempat diawali semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki yang sekaligus merupakan 
kekhalifahan Islam terakhir pada tahun 1924. Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam, maka 
selanjutnya ummat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara ala Barat. 


Mulailah di berbagai negeri muslim didirikan di atasnya berbagai nation-state (negara bedasarkan 
kesatuan bangsa). Padahal sebelumnya semenjak Nabi shollallahu 'alaih wa sallam menjadi 
kepala negara Daulah Islamiyyah (Negara Islam) pertama di Madinah, ummat Islam hidup dalam 
sistem agidah-state (negara berdasarkan kesatuan agidah) selama ribuan tahun. 


Sejak memasuki babak keempat dunia Islam mulai mengalami peralihan kepemimpinan. Asalnya 
masih dipimpin oleh sesama muslim, maka Allah ta'ala alihkan kepada kepemimpinan pihak Barat 
yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi. Sehingga terasa sekali bagaimana tidak 
berdayanya para pemimpin muslim di negeri mereka sendiri. 


Bahkan negeri muslim di mana terdapat dua kota suci utama (Mekkah dan Madinah) raja dan para 
pangerannya takluk kepada kemauan pihak Barat. Sehingga tidak mengherankan saat terjadinya 
penzaliman Zionis Yahudi Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza-Palestina Januari 2009, 
negara kerajaan Arab Saudi tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina, apalagi 
kepada Hamas. Malah sebaliknya mereka bersama Mesir dan Jordan bermain mata alias 
berkolaborasi dengan musuh ummat Islam, yaitu Zionis Yahudi Israel. 


Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani 
Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil 
dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati 
banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat“. (HR. 
Baihadi) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (AS. Al- 
Mumtahanah (60) : 8) 


Negeri kaum muslim tidak hanya sebatas batas negara. Jika kaum muslim di Palestina telah diusir 
dari tanah (negeri) mereka oleh kaum Zionis Israel dan didukung oleh sekutunya seperti Amerika 
maka semua penguasa negeri yang mengaku muslim wajib merasakan sebagai keadaan perang 
juga dan menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi 
mereka yang akan dipergunakan untuk membeli peluru guna membunuh kaum muslim diberbagai 
belahan negara kaum muslim. 


Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi 
Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian 
hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7220 ) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam 
hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan 
sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Barang siapa menahan (menutup) 
anggur pada hari-hari pemetikan, hingga ia menjualnya kepada orang Yahudi, Nasrani, atau orang 
yang akan membuatnya menjadi khamr, maka sungguh ia akan masuk neraka” (At Thabraniy 
dalam Al Ausath dan dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asgolaniy). 


Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihagiy ada tambahan “orang yang diketahui 
akan membuatnya menjadi khamr' 


Berdasarkan hadits ini, As Syaukani menyatakan haramnya menjual perasan anggur kepada 
orang yang akan membuatnya menjadi khamr ( Nailul Authar V hal 234). Kesimpulan tersebut 
dapat diterima, karena memang dalam hadits tersebut terdapat ancaman neraka sebagai sanksi 
bagi orang yang mengerjakan. As Syaukani tidak hanya membatasi jual beli anggur yang akan 
dijadikan sebagai khamr, tetapi juga mengharamkan setiap jual-beli yang membantu terjadinya 
kemaksiatan yang dikiaskan pada hadits tersebut 


Telah jelas keharaman jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan 
dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran/permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (AS Al Ma'idah (51:2) 


Seharusnyalah kerajaan dinasti Saudi memberikan teladan kepada para penguasa-penguasa 
negara lain yang mengaku muslim untuk mempertimbangkan kembali terhadap hasil kekayaan 
alam yang dikaruniakan Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslim namun diserahkan kepada 
mereka yang memang diciptakan mempunyai rasa permusuhan kepada kaum muslim 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik" (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Kerajaan dinasti Saudi menjadi korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) 
dari kaum Zionis Yahudi karena mereka menjadikan Inggris, Amerika atau pihak Barat yang 
merupakan representatif dari kaum Zionis Yahudi sebagai teman kepercayaan, penasehat, 
pelindung dan pemimpin. 

Contohnya kerajaan dinasti Saudi bersekutu dengan Amerika yang merupakan representatif dari 
kaum Zionis Yahudi untuk menyusun kurikulum pendidikan agama sebagaimana contohnya dapat 
kita ketahui dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v-690j3fAWIZY dimulai pada menit 
ke 2:56 


Berikut transkript subtitle yang kami dapatkan dari melihat video tersebut 


kekkk kekkk 


awal transkript subtitle 
Perwakilan pemerintah Amerika: 


"Selama bertahun-tahun kami bekerja sama dengan pemerintahan Saudi untuk urusan 
menghapus segala apa yang mengarah kepada fanatisme terhadap kelompok-kelompok 
agama lain di dalam kurikulum pelajaran di Arab Saudi dan di beberapa tempat lainnya”. 
"Hasilnya, pemerintahan Saudi di bulan Juli 2006 telah menetapkan untuk keperluan 
mengkoreksi dan memperbaharui buku-buku pelajarannya, juga menghilangkan semua celah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7230 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


besar yang mengarah pada kebencian terhadap berbagai kelompok dan agama lain” 
"Sedangkan pemerintah Saudi telah menyebutkan bahwa mereka akan menyelesaikan proyek 
ini, di awal tahun pelajaran 2008” 


keke 


““## akhir transkript subtitle 


Begitupula informasi terkini tentang kebijakan kerajaan dinasti Saudi terhadap Yahudi Israel dapat 
kita ketahui salah satunya dari  http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur- 
tengah/12/10/10/mbngxp-saudi-hapus-israel-dari-daftar-musuh 


awal kutipan "““ 


REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH — Kerajaan Arab Saudi dilaporkan menghapus rezim Zionis 
Israel dari daftar negara-negara yang menjadi musuh Negeri Petrodolar tersebut. 


Situs berita Nahrain Net mengungkap kebijakan rezim Al Saud yang menghapus nama Israel 
dari daftar negara-negara musuh Saudi. Fars News, Selasa (9/10), melaporkan, selain 
menghapus Zionis Israel dari daftar musuh, Departemen Informasi Saudi memerintahkan 
media-media di negara tidak mempublikasikan artikel tentang bahaya Israel bagi kawasan 
Timur Tengah. 


Menurut para pemerhati, departemen informasi Saudi menginstruksikan media-media negara 


itu untuk memusatkan perhatian ke Iran dan mempropagandakan Teheran adalah musuh 
pertama Riyadh dan negara-negara sekitar Teluk Persia sekutu Barat, bukan Tel Aviv. 


““# akhir kutipan "“““s 
Kerajaan dinasti Saudi bekerjasama dengan Amerika dan Zionis Yahudi Israel menyebarluaskan 
iranophobia, kebencian kepada Republik Islam Iran, sebagaimana yang dapat diketahui pada 


http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/11/01/mctazy-saudigatar-ingatkan- 
mursi-tak-dekati-iran 


Kekek 


kekkk 


kekkk 


awal kutipan 


REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -— Seorang diplomat Barat di Mesir mengatakan, AS, Israel, 
Arab Saudi dan Gatar meningkatkan tekanannya kepada Presiden Mesir Muhammad Mursi 
untuk menghindari hubungan diplomatik dengan Iran. 
“Washington mendesak tim pembantu Presiden Morsi untuk menghentikan pembicaraan 
hubungan diplomatik antara Teheran dan Kairo,” ujar sumber diplomatik Barat yang dikutip 
Radio Norwegia, Selasa (30/10). 
Menurut Austin, Deputi Presiden Mursi dan pembantunya telah meyakinkan AS bahwa mereka 
akan menunda kembali pembicaraan hubungan diplomatik dengan Tehran. “AS, Israel, @atar 
dan Arab Saudi menyesalkan adanya upaya-upaya normalisasi hubungan diplomatik antara 
Iran dan Mesir,” kata diplomat Barat itu. 
Sumber-sumber media mengatakan, AS dan Israel baru-baru ini menggunakan sekutu Arab 
mereka untuk menekan Kairo terkait hal ini, dan menambahkan, Israel dan AS menyebarkan 
Iranophobia dan Syiahphobia di kalangan warga Mesir dan membangkitkan sentimen terhadap 
Syiah di negara Arab, Sunni-mayoritas. 

““# akhir kutipan "““ 

Mereka secara berjama'ah melanggar larangan Allah Azza wa Jalla 


Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya : 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7231 ) 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui'. 
(AS Al Mujaadilah (581:14 ) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang- 
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (AS Ali 
Imran, 118) 


“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami 
beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati". (AS Ali Imran, 119). 


Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/12/dalam-dunia-islam/ bahwa permasalahan yang utama 
dalam dunia Islam, salah satunya adalah kebijakan kerajaan dinasti Saudi yang memaksa para 
ulama di sana untuk mengikuti ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang dinamakan 
ajaran Wahabi 


Berikut kutipan perkenalan dari kedutaan besar Saudi Arabia, 


http://www.saudiembassy.net/about/country-information/Islam/saudi arabia Islam heartland.aspx 
“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, joined 
forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd and the rest of 
Arabia back to the original and undefiled form of Islam”. 


Salah satu ajaran Wahabi adalah secara berjama'ah melanggar larangan yang telah disampaikan 
oleh Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni larangan memikirkan 
atau bertanya tentang Dzat Allah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ” Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan 
jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah". 


Orang yang bertanya atau memperdebatkan atau menuliskan pada kitab-kitab mereka tentang "di 
mana Allah" adalah orang yang memikirkan dzatNya. 


Imam Sayyidina Ali ra juga mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Ibnu Hajar al Asgallani dalam Fathu al Bari-nya,1/221: “Karena sesungguhnya jangkauan akal 
terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek untuk menggapainya, maka tidak boleh 
dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan bagaimana begini? Sebagaimana tidak boleh 
juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-Nya: Di mana?.” 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Hadit kisah budak Jariyah di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin al- 
Hakam as-Sulami tidak bisa dijadikan landasan untuk i'tigod karena pertanyaan “di mana” atau 
"bagaimana" tidak patut disandarkan kepada Allah ta'ala 


Hadits tersebut tidak diletakkan dalam bab tentang iman (i'tigod) namun pada bab tentang sholat. 


Hal pokok yang disampaikan oleh hadits terebut adalah pada bagian perkataan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang artinya, “Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada 
percakapan manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-Guran.” 


Pada saat Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami meriwayatkan kisah budak Jariyah, beliau dalam 
keadaan baru masuk Islam yang dapat diketahui dengan pernyataannya "Wahai Rasul shallallahu 
alaihi wasallam sesungguhnya aku adalah seorang yang baru saja berada di dalam kejahiliyahan 
kemudian datang Islam". Jadi redaksi/matan kisah budak Jariyah adalah periwayatan Muawiyah 
bin al-Hakam as-Sulami secara pribadi 


Begitupula Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) 
maka ia mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus 
syariah. Yakni pertanyaan “Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah 
bukan tempat Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan tempat 
dan juga bisa digunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Jadi maknanya: “Seberapa 
besar pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul 
kodri jiddan (derajat Allah sangat tinggi). 


Ada riwayat-riwayat yang lain yang lebih menjelaskan pemenuhan syarat sebagai orang beriman 
seperti 


Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku dikhabarkan oleh “Atha', bahwasanya seorang laki-laki memiliki 
seorang budak perempuan yang dipekerjakannya untuk mengembalakan kambingnya dan 
kambing-kambing ini merupakan kambing pilihan — yakni dari kambingnya yang banyak itu-. 
Kemudian ia bermaksud memberikannya (kambing tersebut) kepada Nabi shallallahu alaihi 
wasallam Lalu tibalah binatang buas dan menerkam kambingnya. Si laki-laki kemudian marah dan 
menampar wajah budak perempuan. Si lak-laki lantas mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam 
dan menyebutkan semua yang terjadi kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ia juga 
menyebutkan bahwa ia mesti membebaskan seorang budak yang beriman sebagai kafarah dan ia 
bermaksud untuk menjadikan budak ini sebagai budak yang dibebaskannya ketika ia 
menamparnya itu. Maka Rasul shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: “Datangkanlah ia 
kepadaku!”. Rasul shallallahu alaihi wasallam kemudian menanyainya (budak wanita): “Apakah 
engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?” la menjawab: “Iya”. Dan “bahwasanya 
Muhammad adalah utusan Allah?” Ia menjawab: “Iya”. Dan “kematian serta kebangkitan adalah 
sesuatu yang hag?” Ia menjawab: “Iya”. Dan “surga dan neraka dalah hag?” la menjawab: “Iya”. 
Ketika selesai dialog tersebut, Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan: “Bebaskanlah ia 
atau tetap bersamamu!” (“Abdul Razzag, Mushannaf, hadits no.: 16815 ) 


Disampaikan kepadaku oleh Imam Malik: dari Syihab dari “Ubaidillah Bin Abdullah Bin 'Uthbah Bin 
Mas ud bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar mendatangi Rasul shallallahu alaihi 
wasallam ia memiliki seorang budak wanita berkulit hitam dan berkata: Wahai Rasul shallallahu 
alaihi wasallam sesungguhnya saya mesti membebaskan seorang budak beriman, jikalau engkau 
melihatnya beriman, maka bebaskanlah ia. Maka Rasul shallallahu alaihi wasallam berkata 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7233 ) 


kepadanya (budak wanita) “Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?” Ia 
menjawab: “Iya”. Dan “apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?” ia 
menjawab: “Iya”. Dan “apakah engkau meyakini adanya kebangkitan setelah kematian?! Ia 
menjawab: “Iya”. Rasul shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan : “bebaskanlah 
ia” (Imam Malik, Al Muwatha', hadits no.: 1469) 


Mereka berjama'ah melanggar larangan Rasulullah untuk tidak memikirkan Dzat Allah dikarenakan 
mengikuti pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah. Termasuk mereka mengikuti pembagian 
tauhid menjadi tiga yang bermasalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/19/masalah-pembagian-tauhid/ 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama kontroversial dalam arti banyak dibicarakan atau dibantah 
oleh para ulama terdahulu sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada 


www.fb.com/media/set/?set-a.326602040738235.82964.187233211341786&amp”o3Btype-3 atau 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Dari link pada  http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di- 
tangan.html dapat kita ketahui contoh larangan atau nasehat para ulama terdahulu untuk menjauhi 


karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah. Berikut kutipannya 


Beliau (Syaikh Ibnu Hajar) juga berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan apa 
yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya 
dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah 
menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas 
pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang telah Allah 
jauhkan?. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Seharusnya karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah telah terkubur sejak lama karena dilarang untuk 
dibaca oleh ulama-ulama terdahulu namun entah mengapa 350 tahun kemudian setelah beliau 
wafat, karya-karya beliau sampai dan dipelajari kembali oleh ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab dan menjadikan ulama Ibnu Taimiyyah sebagai panutannya. 


Bahkan dalam beberapa tulisan tentang riwayat ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan 
bahwa “Demikian meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga 
Muhammad bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah. Khususnya dalam aspek 
ketauhidan, seakan-akan semua yang diidam-idamkan oleh Ibnu Taimiyah semasa hidupnya yang 
penuh ranjau dan tekanan dari pihak berkuasa, semuanya telah ditebus dengan kejayaan Ibnu 
“Abdul Wahab yang hidup pada abad ke 12 Hijriyah itu”. 


Hal yang dikatakan bahwa “ulama Ibnu Taimiyah semasa hidupnya yang penuh ranjau dan 
tekanan dari pihak berkuasa” sebenarnya adalah ulama Ibnu Taimiyyah diadili oleh para godhi dan 
para ulama ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar ulama Ibnu 
Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya dalam itigod sehingga beliau wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7232 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http:// 
ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 

Kompetensi yang paling mendasar yang harus dikuasai untuk dapat memahami Al Aur'an dan As 
Sunnah adalah penguasaan tata bahasa. 


Kompetensi yang paling mendasar dalam penguasaan tata bahasa adalah membedakan antara 
kata dengan makna atau arti kata dengan makna kata 


Makna dzahir adalah makna dari apa yang tertulis atau makna tersurat sedangkan makna bathin 
adalah makna dibalik yang tertulis atau makna tersirat. 


Makna dzahir terkait dengan makna harfiah atau makna leksikal yakni makna dasar yang terdapat 
pada setiap kata atau kalimat atau makna kata secara lepas, tanpa kaitan dengan kata yang lain 
dalam sebuah susunan kata atau kalimat. 


Sedangkan makna bathin terkait dengan makna gramatikal yakni makna turunan atau makna kata 
yang terbentuk karena penggunaan kata tersebut dalam kaitannya dengan tata bahasa. Makna 
gramatikal muncul karena kaidah tata bahasa, seperti afiksasi, pembentukan kata majemuk, 
penggunaan atau susunan kata dalam kalimat dan lain lain. 


Contoh tangan makna harfiah atau makna kata secara lepas adalah bagian dari anggota tubuh 
manusia namun ketika bersusunan seperti buah tangan, tangan kanan, tangan besi, ringan tangan 
mempunyai makna yang berlainan 


Penguasaan makna dzahir dan makna bathin dengan mempergunakan alat bahasa seperti 
Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi”) 


"Di atas" makna bathinnya atau makna dibalik yang tertulis atau makna tersirat adalah derajat atau 
tingkatan 


Contohnya, Allah ta'ala di atas orang-orang berpengetahuan 


Allah ta'ala berfirman yang artinya "Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki: dan di 
atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui". (AS Yusuf 
(121:76) 


Sedangkan "di atas" makna dzahirnya atau makna yang tertulis atau makna tersurat adalah lawan 
"di bawah" 


Bagi yang beri'tigod dengan makna dzahir bahwa Allah ta'ala berada atau bertempat di atas 'Arsy 
maka 'Arsy berada atau bertempat di bawah Allah ta'ala 


Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda dalam doanya: 


AB tadi Liga ali PU il) Lgd Ly add AI ii) egd Laka yaah AYI Sig tab SUS add Ja os Hi 
AA ya El) opal us. 

“Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Maha Awal, maka tiada sesuatu sebelum-Mu. Engkaulah Dzat 
Yang Maha Akhir , maka tiada sesuatu setelah-Mu. Engkau lah Dzat Yang Maha Dzahir maka 
tiada sesuatu di atas-Mu dan Engkau lah Dzat yang Maha Bathin maka tiada sesuatu di bawah- 


Mu. Ya Allah lunasilah hutangku dan kayakan aku dari kefakiran.” (HR Muslim, Shahih Muslim, 
4/2084) atau (Syarah Muslim, 17/36) 


Rasulullah bersabda "tiada sesuatu di atas-Mu", "tiada sesuatu di bawah-Mu'", maknanya tidak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7235 ) 


berlaku arah atas dan bawah bagi Dzat Allah 
Begitupula Allah ta'ala berfirman : "sabbaha lillaahi maa fiis samaawaati wamaa fiil ardhi" 


yang artinya "bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di 
bumi" (AS Ash Shaff (61J:1) 


yusabbihu lillaahi maa fiis samaawaati wamaa fiil ardhi" 


yang artinya "bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di 
bumi" (AS At Taghaabun (64J:1) 


Begitupula Allah ta'ala berfirman bahwa yang meliputi 'Arsy maupun langit dan segala sesuatu 
adalah ilmuNya bukan DzatNya 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi 
segala sesuatu”. (AS Ath Thalag (65:12) 


“Ilmu Engkau meliputi segala sesuatu” (AS al Mu'min / al Ghaafir (40J:7) 


Sedangkan namaNya, sifatNya, perbuatanNya bukanlah DzatNya. Tidak ada yang dapat 
mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Berikut adalah contoh ulama yang mengikuti ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang 
mengikuti pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yakni ulama Muhammad Abduh Tuasikal. 


Tulisan beliau contohnya dimuat pada http://buletin.muslim.or.id/agidah/kelirunya-keyakinan- 
tuhan-di-mana-mana 


Berikut kutipannya 


kerkk keke 


awal kutipan 


Dalil tegas yang menyatakan Allah fis sama'. Menurut Ahlus Sunnah, maksud fis sama' di sini 
ada dua: 


(1) Fi di sini bermakna “ala, artinya di atas. Sehingga makna fis sama' adalah di atas langit, 
dan 


(2) Sama' di sini bermakna ketinggian (al “uluw). (Syarh Al “Agidah Ath Thohawiyah, Ibnu Abil 
'Izz Ad Dimasyai , Dita'lig oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki dan Syaikh Syu'aib Al 
Arnauth, Mu'assasah Ar Risalah, cetakan kedua, 1421 H) 


Sehingga makna fis sama' adalah di ketinggian. Dua makna ini tidaklah bertentangan. 
Sehingga dari sini jangan dipahami bahwa makna “fis samaa' (di langit)” adalah di dalam langit 
sebagaimana sangkaan sebagian orang. 


Makna “fis samaa' ” adalah sebagaimana yang ditunjukkan di atas. Contoh dalil tersebut 
adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya), “Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang 
(berkuasa) di (atas) langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga 
dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?” (AS. Al Mulk : 16) 


Kekek kekkk 


akhir kutipan 


fis sama" dengan huruf fi" itu artinya di dalam langit, dan itu hulul murni artinya Allah ta'ala 
menyatu dengan ciptaan, di dalam langit, dan maknanya bukan di atas langit 


Begitupula umumnya para ulama mentafsirkan (@S Al Mulk (671:16) sebagai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7236 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


"Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir 
balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang”?" 


Disisipkan (berkuasa) untuk menghindari pemahaman bahwa "Allah yang di langit". 


Contohnya pada http://www.alguran-indonesia.com/web/guran!listings/details/67/10 


Dalam Tafsir Al Bahr al Muhith dan Kitab “Amali (Imam Al-Hafiz Al-'Iragi), Pakar tafsir, al Fakhr ar- 
Razi dalam tafsirnya dan Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsir al Bahr al Muhith mengatakan: 
“Yang dimaksud (man fissama-i) dalam ayat tersebut (AS Al-Mulk f67):16) adalah malaikat”. Ayat 
tersebut tidak bermakna bahwa Allah bertempat di langit. Perkataan 'man' yaitu 'siapa' dalam ayat 
tadi berarti malaikat bukan berarti Allah berada dan bertempat di langit. 


Dalam tafsir jalalain Imam Suyuthi -rahimahullah mengatakan : “Yang dimaksud (man fissama-i) 
dalam ayat tersebut adalah kekuasaan/kerajaan dan gudrat-Nya (Shulthonihi wa gudratihi ) jadi 
yang di langit adalah kekuasaan dan gudratnya (Shulthonihi wa gudratihi) bukan dzat Allah. 


Berkata Imam Ahlus Sunnah Abu Mansur Al-Maturidi: “Adapun mengangkat tangan ke langit 
adalah ibadah, hak Allah menyuruh hamba-Nya dengan apa yang Ia kehendaki, dan mengarahkan 
mereka kemana yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya sangkaan seseorang bahwa mengangkat 
pandangan ke langit karena Allah di arah itu, sungguh sangkaan itu sama dengan sangkaan 
seseorang bahwa Allah di dasar bumi karena ia meletakkan muka nya di bumi ketika Shalat dan 
lain nya, dan juga sama seperti sangkaan seseorang bahwa Allah di timur/barat karena ia 
menghadap ke arah tersebut ketika Shalat, atau Allah di Mekkah karena ia menunaikan haji ke 
Mekkah" (Kitab At-Tauhid - 75| 


Berkata Imam Nawawi: “Dan Dialah Allah yang apabila orang menyeru-Nya, orang itu menghadap 
ke langit (dengan tangan), sebagaimana orang Shalat menghadap Ka'bah, dan tidaklah demikian 
itu karena Allah di langit, sebagaimana bahwa sungguh Allah tidak berada di arah Ka'bah, karena 
sesungguhnya langit itu giblat orang berdoa sebagaimana bahwa sungguh Ka'bah itu Giblat orang 
Shalat” (Syarah Shahih Muslim jilid :5 hal :22) 


Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asgalani berkata: “Ibnu Batthal berkata: sesungguhnya langit itu giblat 
doa, sebagaimana Ka'bah itu giblat Shalat” (Fathul Bari, jilid 2, hal 296| 


Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi berkata: “Maka adapun angkat tangan ke arah langit ketika 
berdoa, karena sesungguhnya langit itu giblat doa” Ilttihaf, jilid 2, hal 1701. kemudian Imam Al- 
Hafidh Murtadha Az-Zabidi juga berkata: “Jika dipertanyakan, ketika adalah kebenaran itu maha 
suci Allah yang tidak ada arah (jihat), maka apa maksud mengangkat tangan dalam doa ke arah 
langit ? maka jawaban nya dua macam yang telah disebutkan oleh At-Thurthusyi : 


Pertama: sesungguhnya angkat tangan ketika doa itu permasalahan ibadah seperti menghadap 
Ka'bah dalam Shalat, dan meletakkan dahi di bumi dalam sujud, serta mensucikan Allah dari 
tempat Ka'bah dan tempat sujud, maka langit itu adalah giblat doa. 


Kedua: manakala langit itu adalah tempat turun nya rezeki dan wahyu, dan tempat rahmat dan 
berkat, karena bahwa hujan turun dari langit ke bumi hingga tumbuhlah tumbuhan, dan juga langit 
adalah tempat Malaikat, maka apabila Allah menunaikan perkara, maka Allah memberikan perkara 
itu kepada Malaikat, dan Malaikat-lah yang memberikan kepada penduduk bumi, dan begitu juga 
tentang diangkat nya segala amalan (kepada Malaikat juga), dan dilangit juga ada para Nabi, dan 
langit ada syurga yang menjadi cita-cita tertinggi, manakala adalah langit itu tempat bagi perkara- 
perkara mulia tersebut, dan tempat tersimpan Gadha dan @adar, niscaya tertujulah semua 
kepentingan ke langit, dan orang-orang berdoa pun menunaikan ke atas langit'Jlttihaf, jilid 5, hal 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7237 ) 


244) 


Ulama yang sholeh dari kalangan keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni 
Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki berkata "Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, 
“Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: “kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada 
Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah dari tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa 
alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon 
tidak berarti bahwa yang diminta ada di tempat itu atau menempati tempat itu karena Allah 
Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan tempat. Maka kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu 
alaihi wasallam kepadaNya adalah kembali Beliau meminta di tempat itu karena mulianya tempat 
itu dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah tempat permohonan 
Nabi Musa alaihissalam di bumi." 


Pada hakikatnya “Arsy diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla sehingga 
tidak ada yang patut dijadikan Raja Manusia sebagaimana firmanNya malikinnaas, “Raja 
manusia” (AS An Naas (1141:2) 


Rasulullah bersabda “wa Robbal 'arsyil “azhiimii” , “Tuhan yang menguasai “Arsy” (HR Muslim 
4888) 


Imam Sayyidina Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah menciptakan “Arsy (makhluk Allah yang 
paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi 
DzatNya” 


Panutan atau teladan dari ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yakni ulama Ibnu Taimiyyah 
dalam Ar Risalah Al “Arsyiyah berkata bahwa “Arsy tidak kosong walaupun “Rabb Tabaraka wa 
Ta'lla turun ke langit dunia pada setiap malam, yakni saat sepertiga malam terakhir" (HR Muslim 
1261) 


Pada hakikatnya beliau menemukan pertentangan di antara pendapatnya sendiri dikarenakan 
memahami dengan makna secara dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahaminya dengan 
metodologi “terjemahkan saja” dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja 
terhadap hadits “Rabb Tabaraka wa Tala turun ke langit dunia pada setiap malam". 


Allah ta'ala berfirman “Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @uran ? Kalau kiranya Al 
Guran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di 
dalamnya.” (AS An Nisaa (4| : 82) 


Firman Allah ta'ala dalam (AS An Nisaa 4 : 82) menjelaskan bahwa dijamin tidak ada 
pertentangan di dalam Al Gur'an. Jikalau manusia mendapatkan adanya pertentangan di dalam Al 
@uran maka pastilah yang salah adalah pemahamannya. 


Dengan arti kata lain segala pendapat atau pemahaman yang bersumber dari Al @uran dan 
Hadits tanpa bercampur dengan akal pikiran sendiri atau hawa nafsu maka pastilah tidak ada 
pertentangan di dalam pendapat atau pemahamannya. 


“arrahmaanu 'alaal 'arsyi istawaa” dan biasanya diterjemahkan dengan “Tuhan Yang Maha 
Pemurah. Yang bersemayam di atas “Arsy” (AS Thaha (20): 5) 


Para ahli bahasa di negara kita telah sepakat bahwa terjemahan istawa adalah bersemayam 
Bersemayam mempunyai dua makna yakni makna dzahir dan makna majaz 

Makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat dari bersemayam menurut kamus bahasa Indonesia adalah 
1. duduk: Pangeran bersemayam di kursi kerajaan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7238 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. tinggal, berkediaman, bertempat: Presiden bersemayam di Istana Negara 


Sedangkan makna tersirat atau makna majaz (makna kiasan) dari bersemayam adalah terkait 
dengan hati, terpendam dalam hati, tersimpan (kata kiasan), Sudah lama dendam itu bersemayam 
di hatinya atau cinta bersemayam di hatinya. 


Kita mengimani sebagaimana lafaznya "arrahmaanu 'alaal 'arsyi istawaa" atau terjemahannya 
“Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy” namun tidak boleh memaknai 
istawa atau bersemayam dengan makna dzahir bahwa Allah ta'ala bertempat atau duduk di atas 
'Arsy 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan azahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran?. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti." 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan" 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan: “Kita menetapkan sifat Istiwa bagi 
Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan kepada arsy tersebut, juga bukan 
dalam pengertian bahwa Dia bertempat atau bersemayam di arsy. Allah yang memelihara arsy 
dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk-Nya 
tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya maka berarti Dia tidak mampu 
untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak mampu atau lemah maka berarti 
sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah membutuhkan untuk duduk atau 
bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy dimanakah la? (Artinya, jika sebelum 
menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti 
Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua 
dengan kesucian yang agung” 
Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 

Ya ala Ya it SG ba IE ega Gia Ot JS BEAN, IAI 5 rd Ja FA Gl B3 "3 

2b JS Ie yag tera, 

“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 
tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 
permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” 


Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi (227-321 H) berkata: 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7239 ) 


L. 030 .. 8 » 4. 0 0 0 -. Pa -.. - Lo. Le 0282 9 1 o- Pa 
Herdisa! ALS Kanal Ill day Y Ol EASY, OSN, Ob aoi 2 (il am) 


“Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran 
sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) 
maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). 
Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan 
belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut”. 


Syaikh Nawawi al Bantani berkata : Barang siapa meninggalkan 4 kalimat maka sempurnalah 
imannya, yaitu 
1. Dimana 
2. Bagaimana 
3. Kapan dan 
4. Berapa 
Jika ada orang yang bertanya pada Anda : Dimana Allah ? 
Maka jawabnya : Allah tidak bertempat dan tidak dilalui oleh masa 
Jika ada orang yang bertanya pada Anda : Bagaimana sifat Allah ? 
Maka jawabnya : Tidak ada sesuatupun yang menyamai-Nya 
Jika ada orang yang bertanya pada Anda : Kapan adanya Allah ? 
Maka jawabnya : Pertama tanpa permulaan dan terakhir tanpa penghabisan 
Jika ada orang yang bertanya pada Anda : Ada Berapa Allah ? 


Maka jawabnya : Satu Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Galam-Nya surat Al-Ikhlas ayat 
pertama : “Katakanlah olehmu : bahwa Allah itu yang Maha Esa ( Satu ). 


Jika ada orang yang bertanya pada Anda : Bagaimana Dzat dan sifat Allah ? 


Maka jawabnya : Tidak boleh membahas Dzat Allah Ta'ala dan Sifat-sifatnya. Karena 
meninggalkan pendapat itu sudah termasuk berpendapat. Membicarakan Zat Allah Ta'ala 
menyebabkan Syirik. Segala yang tergores didalam hati anda berupa sifat-sifat yang baru adalah 
pasti bukan Allah dan bukan sifatnya. 


Orang yang meyakini bahwa Allah adalah menempel di atas arsy atau melayang di atas arsy, 
berjarak dengan arsy, sama besarnya dengan arsy, memenuhi arsy atau separuh dari arsy atau 
meyakini bahwa Allah lebih besar dari arsy dari segala arah kecuali arah bawah atau bahwa Allah 
adalah cahaya yang bersinar gemerlapan atau bahwa Allah adalah benda yang besar dan tidak 
berpenghabisan atau berbentuk seorang yang muda atau remaja atau orang tua yang beruban, 
maka semua orang ini tidak mengenal Allah. 


Kesalahpahaman mereka dalam ilmu tauhid dikarenakan mereka meninggalkan Agidatul Khomsin, 
Lima puluh Agidah dimana di dalamnya ada 20 sifat yang wajib bagi Allah yang merupakan sarana 
atau batasan-batasan untuk dapat memahami ayat-ayat mutsyabihat tentang sifat dengan tujuan 
untuk mengenal Allah. 


Ilmu tauhid harus diajarkan dan dipahami sejak dini karena jika tidak mengenal Allah yang kita 
sembah maka boleh jadi sholatnya cuma sampai di sajadah, sedekahnya cuma sampai ke tangan 
penerima, hajinya cuma sampai di Mekah, kurbannya cuma sampai di mulut yang memakan atau 
dengan kata lain amal ibadahnya tidak sampai kepada Allah. 


Al-Imam Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya- berkata: 


LI Ip 25 c0t20 0 20. — 0.030 - - @,... 9. 
eni ad olga) Oya Hildi Jon Ai 9 pama UI Of sj uya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7240 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak 
mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)” (Diriwayatkan oleh Abu 
Nu'aym (W 430 H) dalam Hilyah al-Auliya, juz 1, h. 72). 


Al-Imam al-Ghazali (semoga Allah merahmatinya) berkata: 
Sad BA II YAA mai Y 
“Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yang wajib disembah”. 


Oleh karenanya kita sejak dini diajari ilmu tauhid tingkat dasar dengan mempelajari tentang sifat- 
sifat Allah dan para rasul-Nya, baik sifat-sifat yang wajib, mustahil maupun ja'iz, yang jumlah 
semuanya ada 50 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat dan sifat yang mustahil ada 20 
sifat serta sifat yang ja'iz ada 1 sifat. Begitupula sifat yang wajib bagi para rasul ada 4 sifat (sidig. 
tabligh, amanah, dan fathanah) dan sifat yang mustahil ada 4 sifat (kidzb / bohong, kitman / 
menyembunyikan, khianat, dan bodoh) serta sifat yang ja'iz ada 1 sifat. 50 sifat ini dinamakan 
“Agidatul Khomsin / sxis cu “. Artinya: Lima puluh Agidah. Wassalam 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
2071. Hasutan untuk memecah belah kaum muslim 


Salah satu hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis 
Yahudi untuk memecah belah kaum muslim adalah menghembuskan bahwa kaum Syiah 
khususnya mayoritas rakyat Iran adalah syiah rafidhoh 


Banyak pihak yang termakan hasutan ini dan salah satunya adalah pengikut ajaran ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab yang menamakan dirinya sebagai Salafi dikarenakan mengikuti 
pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah yang mengaku-ngaku mengikuti Salafush Sholeh namun 
tidak bertemu dengan Salafush Sholeh. 


Tentu tidak semua syiah adalah sesat. Jumhur ulama telah sependapat bahwa Syiah Rafidhoh 
dan yang mengikuti mereka adalah sesat. 


Kalau melihat sejarah, penamaan Rafidhah ini erat kaitannya dengan gelaran yang diberikan oleh 
pendiri syi'ah Zaidiyah yaitu Imam Zaid bin Ali, yaitu anak dari Imam Ali Zainal Abidin, yang 
bersama para pengikutnya memberontak kepada khalifah Bani Umayyah Hisyam bin Abdul Malik 
bi Marwan di tahun 121 H. 


Salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah Imam Yahya bin Hamzah “Alawi (w. 749 H) mendefinisikan 
Syi'ah Zaidiyah sebagai: “Setiap golongan memiliki doktrin yang dibawa oleh pemimpin masing- 
masing. Adapun istilah Zaidiyah muncul setelah era Imam Zaid bin Ali bin al-Husain. Semenjak 
itulah Zaidiyah dikenal sebagai salah satu aliran Syi'ah yang mengatasnamakan nama 
pemimpinnya”. 

Jelas dari teks diatas penamaan Syi'ah Zaidiyah dikaitkan dengan Imam Zaid bin Ali bin al-Husain 
bin Ali bin Abi Thalib, dan Zaidiyah merupakan salah satu kelompok Syiah terbesar selain Syi'ah 
Imamiyah dan Syi'ah Isma'iliyah yang masih eksis sampai saat ini. 


Imam Ahmad bin Yahya al-Murtadha (w. 840 H) dalam kitabnya yang terkenal “al-Bahru az- 
Zahhar” menegaskan, bahwa ada tiga golongan besar Syi'ah, yaitu: Zaidiyah, Imamiyah dan 
Isma'ilyah (di kenal dengan Syi'ah Bathiniyah). 


Sumber-sumber sejarah dan kitab-kitab klasik yang membahas tentang aliran-aliran Islam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7211 ) 


menjelaskan bahwa sebenarnya sejarah kemunculan Zaidiyah ditandai ketika Imam Zaid 
melancarkan revolusi melawan pemerintahan Bani Umayyah, yang didukung oleh lima belas ribu 
pasukan berasal dari penduduk Kufah di Irag, di mana hal serupa dilakukan sebelumnya oleh 
kakek Imam Zaid yaitu imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, dan mengalami kegagalan fatal dalam 
pertempuran di kota Karbala, dengan menewaskan 61 tentara Imam Hussein bin Ali. Namun 
selanjutnya Imam Zaid tidak menerima kegagalan tersebut, justru ia bersikeras untuk meneruskan 
revolusi kakeknya dan terus menerus memerangi Bani Umayyah sampai titik darah penghabisan. 
Maka ia dan bala tentaranya meninggalkan kota Kufah menuju tempat kekuasaan gubernur (Yusuf 
bin Umar at-Thsagafi) yang merupakan agen kepala negara ketika itu (Hisyam bin Abdul Malik bin 
Marwan) yang berkuasa dari tahun 105 sampai tahun 125 Hijriyah. 


Tatkala kedua pasukan tersebut bertemu dan saling berhadap-hadapan, dan sebelum kedua 
pasukan tersebut memulai peperangan, pasukan imam Zaid yang berasal dari penduduk Kufah 
berkata kepada Imam Zaid: “Kami akan menyokong perjuangamu, namun sebelumnya kami ingin 
tahu terlebih dahulu sikapmu terhadap Abu Bakar Siddig dan Umar bin Khattab di mana kedua- 
duanya telah menzalimi kakekmu Imam Ali bin Abi Thalib”. Imam Zaid menjawab: “bagi saya 
mereka berdua adalah orang yang baik, dan saya tak pernah mendengar ucapan dari ayahku 
Imam Zainal Abidin tentang perihal keduanya kecuali kebaikan. Dan kalaulah saat ini saya berani 
melawan dan menantang perang Bani Umayyah, itu disebabkan karena mereka telah membunuh 
kakek saya (imam Husain bin Ali). Di samping itu, mereka telah memberanguskan kota Madinah di 
tengah teriknya matahari pada siang hari. Ketika itu terjadilah peperangan sengit di pintu Tiba kota 
Madinah. Dan tentara Yazid bin Mu'awiyah (w 63H) ketika itu telah menginjak-injak kehormatan 
kami, dan membunuh beberapa orang sahabat. Dan mereka menghujani masjid dengan lemparan 
batu dan api”. Setelah mendengar sikap dan jawaban Imam Zaid, para tentara Kufah 
meninggalkan Imam Zaid. Dan Imam Zaid berkata kepada mereka: “kalian telah menolak saya, 
kalian telah menolak saya”. Semenjak hari itu tentara tersebut dikenal dengan nama Rafidhah. 


Jadi Syiah rafidhoh adalah bekas tentara atau bekas pengikut Imam Zaid Rahimahullah dan tidak 
ada kaitannya dengan Imam Sayyidina Ali ra dan tidak ada kaitannya pula dengan Imam yang 12 
yang merupakan keturunan Imam Sayyidina Ali ra. Ekses negatifnya adalah mereka yang 
mengaku muslim namun membenci ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu 
Rasulullah 


Para korban hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Zionis 
Yahudi sehingga mengikuti ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengikuti pola 
pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah terbagi dua golongan yakni 


Salafi Wahabi yang mengharamkan berorganisasi dan mengharamkan pemberontakan terhadap 
penguasa negeri yang telah bersyahadat. 


Salafi Jihadi yang tidak mengharamkan berorganisasi dan tidak mengharamkan pemberontakan 
terhadap penguasa negeri yang telah bersyahadat dengan alasan penguasa negeri tersebut tidak 
menegakkan syariat Islam, berhukum dengan hukum thaghut 


Salafi Jihadi tidak dapat membedakan antara menegakkan atau menjalankan syariat Islam dengan 
penegakan hukum pidana Islam (jinayah) 


Kaum muslim tetap harus menjalankan syariat Islam walaupun tinggal di negeri yang belum 
ditegakkan hukum pidana Islam (jinayah). 


Kewajiban penegakkan hukum pidana Islam (jinayah) adalah kewajiban penguasa negeri yang 
mengaku muslim. Jika dia tidak menegakkannya maka dia harus mempertanggung jawabkannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7242 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


di akhirat kelak. 


Oleh karenannya pilihlah penguasa negeri yang muslim dan mau menegakkan hukum pidana 
Islam (jinayah) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun 
di bumi ini, tanpa mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) ” 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 


Namun jika ingin mengganti penguasa negeri yang muslim yang tidak menegakkan hukum pidana 
Islam (jinayah) maka lakukanlah dengan cara-cara yang tidak berakibat kerusakan di muka bumi 


Dari Ummu Salamah radliallahu “anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian 
mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan 
tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para 
sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : 
“Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya). 


Salah satu contoh Salafi Jihadi adalah sekte As Syabab Al Mujahidin yang ingin menegakkan 
syariat Islam mengikuti ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengikuti pola 
pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dan menghalalkan pemberontakan. 


Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz Tarim-Hadhramaut mengatakan 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Di negara Somalia, sampai kini, masih terjadi pertumpahan darah gara-gara ada sekte yang 
suka mengkafir-kafirkan (Jama'ah Takfir), ini yang saya takutkan kalau sampai terjadi di 
Indonesia . Oleh sebab itu ada baiknya kita juga mengaplikasikan apa yang pernah diucapkan 
oleh Habib Abu Bakar Al Adny, da'i sekaligus pemikir Islam asal kota Aden, dalam satu 
lawatannya di Univ. Al Ahgaff, beliau berkata bahwa da'wah, itu yang bermanfaat bagi umat 
bukan malah memecah belah umat. Menuduh kafir, pertikaian, perdebatan yang berlandaskan 
hawa nafsu itu adalah dakwah yang memicu perpecahan dan itu yang mesti kita tanggalkan 
kini. 

Sahabat Abu Dzar pernah memanggil Bilal, “Hai si hitam.” Rasul pun mendengar dan berkata, 
“Hai, apakah orang putih itu lebih mulia dari mereka yang hitam. Tidak, tidak ada keutamaan 
dalam diri seseorang kecuali tagwa.” Lantas Abu Dzar sadar dan berkata pada Bilal, “Aku telah 
mengolokmu dan aku mengaku salah.” “Aku telah memaafkanmu,” kata Bilal. “Tidak, belum, ini 
wajahku kutaruh di tanah dan injaklah hingga keluar virus kesombongan dariku,” kata Abu 
Dzar. “Aku telah mengampunimu,” kata Bilal. “Tidak demi Allah hatiku takkan tenang hingga 
kau menaruh kaki di wajahku ini, hingga penyakit ini hilang,” kata Abu Dzar. Beginilah Rasul 
mendidik umat Ia ilaha illa Allah agar saling menghormati, toleran, tidak menyakiti dan sikap 
inilah yang mesti kita implementasikan ketika bertemu dengan sesama umat Ia ilaha Illa Allah, 
dari sekte apapun. Agar dakwah untuk mengajak umat kembali pada Allah terus langgeng dan 
tidak mandeg gara-gara disibukkan dengan saling jegal antar sekte. 


kekkk Kekek 


akhir kutipan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7243 ) 


Jadi pada hakikatnya sekte As Syabab Al Mujahidin untuk memperturutkan hawa nafsu mereka , 
rela membiarkan kaum muslim Somalia menderita berkepanjangan sampai saat ini. 


Sebagaimana diketahui, setelah Syarif diangkat menjadi pemimpin Somalia pada Januari 2009 
lalu, faksi pejuang Somalia terbagi menjadi dua, antara pendukung dan penentang. 


Sebagian kelompok Mahakim Al Islami, yang dipimpin oleh Syeikh Abdul Gadir Ali Umar, Harakah 
Al Ishlah (Ikhwan Al Muslimun), Harakah Tajammu' Al Islami dan Jama'ah Ahlu Sunnah wa al 
Jama'ah adalah 4 faksi menyatakan dukungan kepada Syarif. 


Sedangkan Harakah As Syabab Al Mujahidin serta Al Mahakim Al Islami wilayah Asmarah, Al 
Jabhah Al Islamiyah serta Mu'askar Anuli, yang bergabung dalam Hizb Al Islami. 


Syeikh Syarif sebagai kepala pemerintahan transisi menegaskan, “Islam adalah dasar dalam 
setiap gerak pemerintah Somalia.” Akan tetapi Syeikh Syarif menolak pemikiran Syabab Mujahidin 
yang menurutnya masih jauh dari konsep Islam ideal 


Pelajaran berharga dari Somalia adalah kehancuran negara tersebut justru terjadi ketika mereka 
memulai menerapkan Syariat Islam dalam pemerintahannya namun sangat dibenci oleh Amerika 
yang merupakan representatif dari kaum Zionis Yahudi sehingga mereka melakukan segala upaya 
untuk memecah belah kaum muslim Somalia. 


Contoh salafi jihadi lainnya adalah Mujahidin Afghanistan atau Taliban yang asalnya dibentuk, 
dibiayai, dipersenjatai dan dilatih oleh Amerika untuk mengusir Uni Soviet dari Afganistan 


Kesengsaraan kaum muslim di Afghanistan pada hakikatnya dikarenakan perbedaan pendapat 
antar faksi di Afghanistan yang merupakan korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang 
pemahaman) yang dilancarkan oleh Amerika yang merupakan representatif dari kaum Zionis 
Yahudi 


Begitupula gerakan Salafi Jihadi seperti Al Gaeda dengan peristiwa WTC September 2011, pada 
hakikatnya sebagai "kuda tunggangan" Amerika untuk melakukan pembunuhan kaum muslim baik 
di Irak, Afghanistan dan lain lain. Pembunuhan kaum muslim dengan tangan mereka langsung 
maupun melalui pertikaian di antara kaum muslim dikarenakan perbedaan pendapat yang 
disebabkan termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh 
kaum Zionis Yahudi 


Ironisnya di saat yang sama, salah satu sayap (offshoot) Al Gaeda justru dibiayai oleh Amereika 
untuk melakukan aksi terorisme di Iran. Bahwa Salafi Jihadi seperti Jundullah dibiayai Amerika 
selain sudah dikonfirmasi oleh media mainstream juga diakui oleh Abdulhamid Rigi salah satu 
pemimpin kelompok teroris ini yang kini sedang menanti hukuman mati di Iran. Selengkapnya 
dapat diketahui dalam tulisan pada http://almagrub.wordpress.com/2012/09/22/jundullah-teror-di- 
iran-dan-catatan-untuk-eramuslim/ 

Begitupula sebuah faksi baru muncul di Palestina adalah Jundu Ansharullah didirikan di wilayah 
selatan Gaza pada bulan November 2008 sebagai kelompok pejuang bersenjata Salafy Jihadi 
dengan berafiliasi ke jaringan Al-Gaeda. 


Berdasarkan informasi yang menjadi alasan Zionis Yahudi Israel menyerang Gaza diakibatkan 
Jundu Ansharullah mengawali meluncurkan roket ke Israel. 


Kemudian Israel mulai melakukan penyerangan besar-besaran dengan target pejuang HAMAS. 
Alhasil seluruh rakyat Palestina terkena imbasnya 
Pejabat senior Hamas Ahmad Yousef mendesak Pemerintah Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7242 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuk memantau seluruh kegiatan kelompok Salafi di wilayah itu. Ini dinilai perlu dilakukan untuk 
mencegah terulangnya kembali insiden penyerangan di perbatasan Mesir-Israel. 


Pernyataan Yousef ini berkaitan erat dengan serangan sekelompok pria bersenjata yang 
menewaskan 16 orang pasukan keamanan Mesir. Yousef sendiri menyatakan bahwa serangan 
tersebut ditujukan untuk menyabotase hubungan Hamas dan pemerintahan Mesir yang baru 
terpilih. 

Selain itu, Yousef menyebut serangan itu bertujuan untuk memperburuk situasi keamanan di 
wilayah pesisir. 

"Serangan itu bertujuan untuk mendorong Mesir mempertimbangkan kembali kebijakan yang 


meringankan rakyat Palestina di Jalur Gaza," ungkap Yousef seperti dilansir Maan, Selasa 
(78/2012). 


Belum lama ini, Pemerintah Mesir dilaporkan mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan warga 
Palestina untuk memasuki negara itu dengan bebas tanpa izin atau pun penggunaan visa. 


"Kelompok-kelompok ini delusi yang menargetkan saudara-saudara kami dengan darah dan 
kepercayaan. Kelompok tersebut menyalahgunakan kebebasan beragama di Gaza dan merekrut 
pemuda pengangguran untuk melakukan serangan kriminal tersebut. Karena itu kita harus 
memantau kelompok-kelompok itu untuk melindungi mereka dari infiltrasi," tegas Yousef. 
Selengkapnya dapat diketahui dalam tulisan pada  http://international.okezone.com/ 
read/2012/08/071412/674596 


Jadi Amerika yang merupakan representatif dari kaum Zionis Yahudi bagaikan seorang sutradara 
Holywood. Amerika ingin mencitrakan dirinya sebagai pahlawan. Salafi Jihadi diperankan sebagai 
yang memusuhi Amerika sedangkan Salafi Wahabi diperankan sebagai sahabat yang mendukung 
Amerika. Wallahu a'lam. Wassalam. 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2081. Ajaran Wahabi dapat menimbulkan perpecahan 
umat Islam 


Ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau ajaran Wahabi dapat menimbulkan perpecahan 
umat Islam. Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak sehingga kaum muslim tidak patut mengikuti hasil ijtihadnya. 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi sehingga mereka kembali kepada Al @uran dan As Sunnah lebih 
bersandarkan muthola'ah (menelaah) kitab dengan akal pikiran mereka sendiri secara otodidak 
(belajar sendiri) di balik perpustakaan berdasarkan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau 
memahaminya dengan metodologi “terjemahannya saja” dari sudut arti bahasa (lughot) atau istilah 
(terminologi) saja. Mereka kurang memperhatikan alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh 
(ma'ani, bayan dan badi”) ataupun ushul figih maupun ilmu figih 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari ilmu figih sebagaimana 
informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin 
Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika 
menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 


4 Le M3 300 ,e -g 9 LIce 0 0 0 9 09 LI 0 23 DB 00 B8 0 @ - 04 30 @-0 20 
Hata Of aa ali Lagi USS BLN S Lag jail Al Bye ole WI) yag Cuoall gagadi! Olagku gp cela As 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7245 ) 


# Minyapip 4g, £. Boo - og 2. . 08. 0 0 o 0-0. 30 0. 4 0-0 9 - 0-90. co. 0 

let OS ai Ika Aa ilias Gd! pole was mali Jal Yam 02 Ab uya YAN IA) og S5 yaa VI By5MUU pa Uang 

29000... CJ R02. No, 40 84 ko -— 3g, 02 Gee - Oo ge 2 0 ge 0 0 2. 2.9 - oo. 0. 8. te... 

OgF Ab al Ia OS. pl din orkong Ai Ah Gaykang Angan Jaly AL KA, Jasa Ol 21 JM dam on Je 
Es Pb aman Dok LADA NA so... 

OYe cab ad de abi —eudi Sm Inn an Lele ge ot PI) yaa ES oya Kun ya. 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Pola pemahaman dan pendalaman ilmu agama ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti 
atau meneladani ulama Ibnu Taimiyyah yang mengaku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh 
namun tidak bertemu dengan Salafush Sholeh. Pengikut ulama Ibnu Taimiyyah dikarenakan 
mereka mengaku mengikuti Salafush Sholeh atau ajaran Salafiyah sehingga menamakan diri 
mereka sebagai Salafy. Sehingga pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab 
dinamakan juga Salafy Wahabi. 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama kontroversial dalam arti banyak dibicarakan atau dibantah 
oleh para ulama terdahulu sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada 


www.fb.com/media/set/?set-a.326602040738235.82964.187233211341786&ampo3Btype-3 atau 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Ulama Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran dalam i'tigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh 
para godhi dan para ulama ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar 
ulama Ibnu Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia atau uraian dalam tulisan pada http:// 
ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-tangan.html 

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Dari link pada  http://ibnu-alkatibiy.blogspot.com/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di- 
tangan.html dapat kita ketahui contoh larangan atau nasehat para ulama terdahulu untuk menjauhi 


karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah. Berikut kutipannya 


Beliau (Syaikh Ibnu Hajar) juga berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan apa 
yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya 
dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah 
menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7246 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang telah Allah 
jauhkan?. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Seharusnya karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah telah terkubur sejak lama karena dilarang untuk 
dibaca oleh ulama-ulama terdahulu namun entah mengapa 350 tahun kemudian setelah beliau 
wafat, karya-karya beliau sampai dan dipelajari kembali oleh ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab. Diduga kaum Zionis Yahudi yang mengangkat kembali pola pemahaman ulama Ibnu 
Taimiyyah. 


Di dalam beberapa tulisan tentang riwayat ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan bahwa 
“Demikian meresapnya pengaruh dan gaya Ibnu Taimiyah dalam jiwanya, sehingga Muhammad 
bin “Abdul Wahab bagaikan duplikat(salinan) Ibnu Taimiyah". 


Pada hakikatnya duplikasi ulama tidak dapat terjadi dengan hanya memahami kitab-kitabnya. 
Pasti terjadi perbedaan pemahaman karena bahasa tulisan kemungkinan besar terjadi distorsi. Hal 
yang berbeda dengan bertalaggi (mengaji) pada ulama yang memungkinkan terjadinya transfer 
keilmuwan Islam. 


Perhatikanlah dengan Salafy Yamani dan Salafy Haraki yang sama-sama mengaku mengikuti 
Salafush Sholeh namun pada kenyataannya mereka berbeda pendapat. 


Salafy Yamani sangat menolak metode pergerakan (Harakiyah), sebab hal itu dianggap sebagai 
bid'ah dan merupakan praktik fanatisme (hizbiyah). Sementara kalangan Salafy Haraki 
membutuhkan sistem organisasi (tanzhim) untuk membina dakwah di tengah berbagai fitnah 
kehidupan modern. Mereka menganggap penerapan sistem organisasi itu sebagai bentuk ijtihad 
yang diperbolehkan dalam Islam. Kedua belah pihak menempuh pendapat masing-masing dan 
bertahan dengan pendapat yang diyakininya. 


Di kalangan Salafy Yamani dan sebagian ulama-ulama Salafy, baik di Yaman atau Timur Tengah 
pada umumnya ada istilah yang kerap dipakai untuk menyebut komunitas Salafy Haraki ini, yaitu 
Sururi atau Sururiyah. Dinamakan Sururi sebab tokoh yang dianggap menjadi perintis gerakan ini 
ialah Muhammad Surur bin Nayef Zainal Abidin, seorang mantan tokoh Ikhwanul Muslimin (IM) 
asal Syria yang pernah tinggal di Saudi. Muhammad Surur adalah pemimpin yayasan Al Muntada' 
Al Islamy yang berpusat di London. Lembaga ini mengkoordinasikan majlis-majlis dakwah 
Salafiyah yang berpola pergerakan. Selain Muntada Al Islamy, ada organisasi serupa yang 
berpusat di Kuwait, yaitu Jum'iyyah Ihya'ut Turats Al Islamy, yang dipimpin oleh Syaikh 
Abdurrahman Abdul Khalig, seorang mantan tokoh IM juga. Salafy Haraki akhirnya identik dengan 
dua organisasi dakwah ini, meskipun di luar keduanya masih ada lembaga-lembaga lain yang juga 
menempuh metode serupa. Ciri khas mereka, yaitu menerima ajaran-ajaran Salafiyah dan 
menerapkan pola pergerakan dalam dakwahnya. 


Perselisihan antara kelompok Salafy Yamani dengan Haraki sangat tajam. Pihak Yamani 
menyebut kelompok Haraki sebagai ahlul bid'ah sehingga berhak direndahkan serendah- 
rendahnya. 


Dalam tulisan yang berjudul Membongkar Kedustaan Abdurrahman At Tamimi AL Kadzab (dimuat 
oleh situs www.salafy.or.id), Abu Dzulgarnain Abdul Ghafur Al Malanji mengutip pendapat ulama 
Salaf tentang cara memperlakukan ahlul bid'ah. Berikut kutipannya: 


"Mereka (Ulama Salaf) bersepakat dengan itu semua atas ucapan untuk bersikap keras terhadap 
ahlul bid'ah, merendahkan, menghinakan, menjauhkan, memutuskan hubungan dengan mereka, 
menjauhi mereka, tidak berteman dan bergaul dengan mereka, dan mendekatkan diri kepada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7247 ) 


Allah dengan menghindar dan memboikot mereka." (Agidatus Salaf Ashhabil Hadits, hal 123). 


Dalam praktik, sikap seperti ini benar-benar diterapkan oleh Salafy Yamani terhadap para Salafy 
Haraki. 


Sedangkan pihak Haraki, mereka juga membela diri. Diantaranya seperti yang disebutkan oleh 
Mubarak BM. Bamuallim, LC. Dalam buku yang dia susun, Biografi Syaikh Al Albani: Mujaddid dan 
Ahli Hadits Abad Ini, halaman 187, bagian catatan kaki. Disana Bamuallim menulis: 


"Sebagaimana yang terjadi di negeri ini (Indonesia), munculnya beberapa gelintir manusia dengan 
berpakaian Salafiyah, memberikan kesan seolah-olah mereka mengajak kepada pemahaman 
Salaf, namun hakikatnya mereka adalah pengekor hawa nafsu dan perusak dakwah Salafiyah, 
akibatnya mereka hancur berkeping-keping, dan saling memakan daging temannya sendiri. 
Wal'iyadzubillah, kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari nasib 
serupa.” 


Pada awalnya, Salafy Yamani ikut bergabung dengan majalah As Sunnah, tetapi tahun 1995 
mereka mengadakan majalah sendiri dengan nama Salafy. Masih dari majalah As Sunnah edisi 
15/th. Il, di sana disebutkan ucapan selamat atas terbutnya majalah Salafy. Berikut ucapannya: 
"Seluruh Kerabat Kerja Majalah As Sunnah mengucapkan: Selamat atas terbitnya Majalah Salafy. 
Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan dalam mengajak umat 
kepada manhaj Salaf ash Shalih.” (Hal. 20). Hal ini menjadi bukti lainnya bahwa semula antara 
Salafy Yamani dan Haraki terdapat hubungan baik. 


Sejak munculnya majalah Salafy suasana dakwah di Indonesia terasa mulai memanas, sebab 
majalah ini begitu keras dalam menentang dan menyerang kelompok-kelompok Islam yang dinilai 
menyimpang. Sebenarnya majalah As Sunnah juga bersikap keras, tetapi tidak sekeras Salafy. 
Pihak yang paling banyak diserang oleh majalah Salafy ialah Ikhwanul Muslimin (IM) dan tokoh- 
tokohnya seperti Hasan Al banna, Yusuf Gardhawi, Sayyid @uthb, Hasan Turabi, dll. Kalau 
membaca majalah Salafy, nuansa konfliknya segera terasa. Mungkin, hal itu dianggap sebagai 
aplikasi sikap keras terhadap ahlul bid'ah. 


Yang tidak dapat ditemukan dari sikap Ja'far Umar dan ustadz-ustadz di kalangan Salafy Yamani 
ialah sikap hikmah. Mereka menyerang dengan keras, seolah orang-orang yang diserang itu 
bukan manusia, sehingga tidak perlu diperhitungkan perasaannya. Sebagai perbandingan, jika 
ada orangtua musyrik yang memerintahkan anak-anaknya berbuat kemusyrikan, maka anak- 
anaknya dilarang mentaati perintah itu, tetapi mereka tetap diperintahkan tetap bersikap baik 
kepada keduanya. Tetapi mengapa ketika terhadap sesama saudara muslim mereka halal 
menghina, merendahkan bahkan mengkafirkan? 


Seperti sekitar awal 1996 melalui majalah Salafy, Ja'far Umar melontarkan celaan yang sangat 
besar terhadap Yusuf Al Gardhawi. Di sana Jafar menyebut @ardhawi sebagai Aduwwullah 
(Musuh Allah) dan Yusuf Al @uraizhi ( Yusuf dari suku Guraizhah Yahudi Madinah). Kedua 
sebutan ini tentu konsekuensinya ialah mengkafirkan Yusuf Al @ardhawi. Ini adalah contoh sikap 
berlebihan Ja'far Umar dan para pengikutnya. Kemudian beliau berkonsultasi dengan gurunya, 
Syeikh Muabil bin Hadi Al Wadi'i di Yaman, tentang kedua sebutan itu. Ternyata, guru beliau ini 
juga menganggap sebutan itu keliru, lalu beliau menetapkan sebutan lain yang menurutnya lebih 
baik, yaitu Yusuf Al @aradha (Yusuf Sang Penggunting, maksudnya menggunring Sunnah Syariah 
Islam). Akhirnya, Ja'far Umar secara sportif mengakui bahwa sebutan yang dia tetapkan tidak adil 
dan hal itu dimuat di Salafy edisi selanjutnya, (Salafy, edisi 3/Syawal 1416, 1996). 


Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz Tarim-Hadhramaut menyampaikan bahwa manhaj moderat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7245 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dalam berdakwah adalah mengajak manusia kembali pada Allah dengan orisinalitas tiga dogma 
yakni, Iman, Islam, Ihsan dan menjauhkan dakwahnya dari tudingan atau celaan terhadap Muslim 
dari sekte apapun. Sebab, seperti inilah dakwah Muhammad khairul basyar. Karena Muhammad 
tidak pernah menghina sesama ahli Ia ilaha illa Allah. Rektor Universitas Al Ahgaff, Prof. Habib 
Abdullah Baharun kerap berpesan bahwa umat Muslim dari sekte apapun, adalah umat lailaha illa 
Allah, oleh karena itu interaksi kita dengan mereka juga yang sesuai dengan ajaran la ilaha illa 
Allah. Jadi kita mesti paham bahwa variatif sekte yang ada dalam Islam itu semua adalah ahli Ia 
ilaha illa Allah. Mereka semua mengesakan Allah. Allah membelai mereka dengan belaian Islam. 
Allah mencintai mereka karena hurmat atau kemulyaan kalimah tauhid ini. Dalam satu kisah 
diceritakan bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam marah ketika salah seorang sahabat 
membunuh orang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illa Allah dalam satu peperangan. “Wahai 
Rasul, dia mengucapkan Ia ilaha illa Allah supaya aku tidak membunuhnya,” kata sahabat itu. 
“Apa kamu telah membelah dadanya hingga kau tahu bahwa dia mengucapkan la ilaha illa Allah 
karena takut dibunuh..???!!!” jawab Rasul berulang kali. Beginilah Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam mengajari para sahabat agar mereka juga memahami betapa mulianya kalimat tauhid ini 
disisi Allah, sehingga mereka tidak boleh sembarangan ketika berinteraksi dengan sesama umat 
islam, apalagi sampai menuduh mereka kafir hingga membunuhnya. 


Kita dapat melihat perselisihan yang meimbulkan perpecahan dikarenakan perbedaan 
pemahaman atau pendapat di antara mereka yang mengaku-ngaku mengikuti Salafush Sholeh 
seperti pada 
http://tukpencarialhag.wordpress.com/2012/05/23/fatwa-asy-syaikh-ubaid-al-jabiri-tentang-radio-rodja/ 
http://tukpencarialhag.wordpress.com/2012/10/07/hanan-bahanan-overload-bag-1/ 
http://tukpencarialhag.wordpress.com/2012/10/26/hanan-bahanan-overload-bag-2/ 
http://tukpencarialhag.wordpress.com/2012/02/08/menjawab-tuduhan-keji-dan-dusta-al-ustadz-dzulgarnain-al- 
makassari/ 
http://tukpencarialhag.wordpress.com/2012/07/05/tahdzir-asy-syaikh-muhammad-bin-hadi-al-madkhali-atas- 
ibrahim-ar-ruhaili/ 
http://isnad.net/terjemahan-dialog-kholid-al-ghorbani-dengan-syaikh-robi-bulan-robiuts-tsani-1433 


http://tukpencarialhag.wordpress.com/2012/04/08!inilah-bukti-kebohongan-dan-kedustaan-khalid-al-ghirbani/ 
http://www.darussalaf.or.id/hizbiyyahaliran/dusta-firanda-ditengah-badai-fitnah-yang-sedang-melanda-bag1- 


firanda-memfitnah-ulama-ahlus-sunnah/ 
http://firanda.com/index.php/artikel/31-bantahan/144-tanggapan-terhadap-tulisan-seorang-ustadz-hafizohullah 
http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id-1706 

http://isnad.netimedialMuhammad Sewed di Gugat.pdf 

http://isnad.net/?dl name-zkumal-kumal-dzul-akmal.pdf 

http://isnad.net/dialog-lugman-hizbi-firanda-sururi 

http://isnad.net/?dl name-dzulgornain yayasan.rar 

http://isnad.net/media/dzul-akmal-undercover.pdf 
http://semogakamiselamat.wordpress.com/2011/11/07/point-point-kesesatan-para-penyembah-thogut-radio-rodja/ 
http://www.darussalaf.or.id/stories.php?catid-16 
http://ad-diin.blogspot.com/2012/01/untukmu-yang-masih-bertanya-tentang.html 
http://www.youtube.com/watch?v-m3h1JE@FNhI 

http://www.youtube.com/watch?v-CNrEijeGSK 


Perbedaan tersebut ditimbulkan karena mereka tentu tidak bertemu dengan Salafush Sholeh 
sehingga mendapatkan pemahaman Salafush Sholeh 


Apa yang ulama mereka katakan sebagai pemahaman Salafush Sholeh adalah ketika mereka 
membaca hadits, tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in dan Sahabat. 
Inilah yang mereka katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman Salafush Sholeh. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7249 ) 


Bukankah itu pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. 


Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. Fitnah dari 
orang-orang yang serupa dengan Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Dikatakan sebagai fitnah karena contohnya Salafy Yamani seolah-olah mengatakan Salafush 
Sholeh mengharamkan berorganisasi padahal kita diharuskan untuk mengimplementasikan 
keberjama'ahan dari sholat berjama'ah dalam kehidupan sehari-hari. 


Firman Allah ta'ala yang artinya 


“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama'ah, dan janganlah 
kamu bercerai berai” (@S Ali-Imraan (31:103 ). 


“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur 
seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (AS as Shaff (611:4 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh bagi tiga orang berada dimanapun 
di bumi ini, tanpa mengambil salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) 


Berorganisasi adalah kebutuhan dasar manusia untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara sosial 
dan bersinergi. Ketidak mampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri menjadi 
alasan besar kenapa manusia butuh berinteraksi satu dengan lainnya. Manusia diciptakan oleh 
Allah Azza wa Jalla dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga 
mendorong manusia menjalin hubungan, bekerjasama, membentuk komunitas dan akhirnya bisa 
saling mengasihi dan menyayangi sehingga tercipta ekosistem kehidupan yang seimbang. 


Organisasi jika dikaji lebih jauh sebenarnya adalah peradaban tua dalam sejarah manusia. Sejak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7250 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


zaman pra-sejarah manusia sudah mengenal organisasi walaupun belum teratur dan terformat 
secara baik, namun dari artefak-artefak yang ditemukan banyak arkeolog yang menyimpulkan 
bahwa manusia pra sejarah sudah mengenal organisasi seperti adanya kepala suku dan segala 
perangkatnya. Mungkin ini sedikit bukti bahwa organisasi sangatlah dekat kehidupan manusia dan 
mustahil untuk dipisahkan 


Menengok ke salah satu peradaban tua dunia, timur tengah misalnya, mereka pun terbukti sangat 
dekat dengan keorganisasian. Saat itu klan dalam masyarakat Arab adalah patokan membentuk 
sebuah kelompok masyarakat. Klan inilah yang memunculkan kabilah-kabilah atau suku-suku 
dalam masyarakat mereka. Bahkan sistem klan ini mampu memberi batasan langsung dalam 
menentukan jabatan setiap kabilah dalam penjagaan Ka'bah. Seperti garis keturunan dalam bani 
Hasyim (klan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam) mempunyai tugas dalam memberi air minum 
kepada para peziarah Ka'bah. 


Pengharaman berorganisasi diduga digunakan pengikut ajaran Wahabi untuk mempertahankan 
kekuasaan kerajaan dinasti Saudi. Mereka sangat khawatir lahirnya pemimpin dalam sebuah 
organisasi yang dapat mengganggu kekuasaan kerajaan dinasti Saudi. Demikianpula, 
pengharaman Maulid Nabi pada hakikatnya dikarenakan kekhawatiran lahirnya pemimpin dari 
berkumpulnya kaum muslim. 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi yang mengikuti ajaran wahabi secara tidak langsung 
telah mengkhiianati Allah, RasulNya dan kaum muslim karena tidak dapat berbuat banyak dengan 
sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan absolut mutlak tanpa ada majelis yang berwenang 
mencegah dan mengkoreksi kebijakan kerajaan jka keluar dari syariat Islam 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi 
pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari 
pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat 
kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka 
hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang 
demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim) 


Para ulama di wilayah kerajaan dinasti Saudi yang mengikuti ajaran wahabi tampak membiarkan 
kerajaan dinasti Saudi selalu menjadi sekutu Amerika Serikat, kecuali Raja Faisal, yang 
menentang Amerika Serikat dan sekutunya, yang membela Israel. Bahkan, Raja Faisal melakukan 
embargo minyak terhadap Amerika Serikat. Tetapi, kemudian Faisal dibunuh keponakannya 
sendiri, yang menjadi alat CIA, yang baru saja pulang dari Amerika, di tahun 1974. 


Kerajaan dinasti Saudi membelanjakan kekayaannya triliun dollar, hanya untuk membeli mesin 
pembunuh dari Amerika Serikat, dan tidak digunakan membunuh musuh-musuh Allah, tetapi 
hanya digunakan untuk menghadapi rakyat yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang dituduh 
sebagai teroris. 


Kerajaan dinasti Saudi menandatangani kontrak senilai $ 3-miliar dollar dengan Inggris untuk 
membeli jet tempur jenis Sea Harrier, yang baru. Sementara itu, surat kabar Jerman melaporkan 
bahwa Arab Saudi akan membeli 600-800 tank Leopard dari Jerman , setidaknya dua kali lipat dari 
jumlah perkiraan sebelumnya. 


Uang kerajaan hanya habis digunakan membeli peralatan militer, atau digunakan membeli klub 
sepak bola Eropa atau lainnya. Tidak dalam rangka membela agama Allah. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7251 ) 


Republik Islam Iran yang mayoritas penduduknya adalah kaum syiah yang menurut anggapan 
pengikut ajaran Wahabi adalah sesat, mereka memiliki Pemimpin Agung Iran yang bertanggung 
jawab terhadap "kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran". la juga merupakan ketua 
pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan 
perang. Mereka memiliki Majlis Wali yang menjaga konstitusi dan perundang-undangan agar 
sesuai dengan syariat Islam. Mereka juga memiliki Majelis Ahli yang bermusyawarah selama 
seminggu setiap tahun mempunyai 86 anggota yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Jadi kekuasaan 
dan kebijakan Presiden Republik Islam Iran dikendalikan agar mengikuti syariat Islam. 


Begitupula dengan kerajaan Islam Brunei Darussalam berideologi Melayu Islam Beraja (MIB) 
dengan penerapan nilai-nilai ajaran Agama Islam dirujuk kepada golongan Ahlus Sunnah wal 
Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al Asyari dan mengikut Mazhab Imam Syafei. Sultan Brunei 
disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merangkap sebagai perdana menteri 
dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh dewan penasihat kesultanan dan beberapa menteri, 
juga bertindak sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam dimana dalam menentukan keputusan 
atas sesuatu masalah dibantu oleh Mufti Kerajaan. 


Pelajaran berharga dari Somalia adalah kehancuran negara tersebut justru terjadi ketika mereka 
memulai menerapkan Syariat Islam namun sekte As Syabab Al Mujahidin menginginkan syariat 
Islam sebagaimana ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau ajaran Wahabi. 


Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz Tarim-Hadhramaut mengatakan 


kerkk kekkk 


awal kutipan 


Di negara Somalia, sampai kini, masih terjadi pertumpahan darah gara-gara ada sekte yang 
suka mengkafir-kafirkan (Jama'ah Takfir), ini yang saya takutkan kalau sampai terjadi di 
Indonesia . Oleh sebab itu ada baiknya kita juga mengaplikasikan apa yang pernah diucapkan 
oleh Habib Abu Bakar Al Adny, da'i sekaligus pemikir Islam asal kota Aden, dalam satu 
lawatannya di Univ. Al Ahgaff, beliau berkata bahwa da'wah, itu yang bermanfaat bagi umat 
bukan malah memecah belah umat. Menuduh kafir, pertikaian, perdebatan yang berlandaskan 
hawa nafsu itu adalah dakwah yang memicu perpecahan dan itu yang mesti kita tanggalkan 
kini. 

Sahabat Abu Dzar pernah memanggil Bilal, “Hai si hitam.” Rasul pun mendengar dan berkata, 
“Hai, apakah orang putih itu lebih mulia dari mereka yang hitam. Tidak, tidak ada keutamaan 
dalam diri seseorang kecuali tagwa.” Lantas Abu Dzar sadar dan berkata pada Bilal, “Aku telah 
mengolokmu dan aku mengaku salah.” “Aku telah memaafkanmu,” kata Bilal. “Tidak, belum, ini 
wajahku kutaruh di tanah dan injaklah hingga keluar virus kesombongan dariku,” kata Abu 
Dzar. “Aku telah mengampunimu,” kata Bilal. “Tidak demi Allah hatiku takkan tenang hingga 
kau menaruh kaki di wajahku ini, hingga penyakit ini hilang,” kata Abu Dzar. Beginilah Rasul 
mendidik umat Ia ilaha illa Allah agar saling menghormati, toleran, tidak menyakiti dan sikap 
inilah yang mesti kita implementasikan ketika bertemu dengan sesama umat Ia ilaha Illa Allah, 
dari sekte apapun. Agar dakwah untuk mengajak umat kembali pada Allah terus langgeng dan 
tidak mandeg gara-gara disibukkan dengan saling jegal antar sekte. 


keke keke 


akhir kutipan 


Jadi pada hakikatnya sekte As Syabab Al Mujahidin untuk memperturutkan hawa nafsu mereka , 
rela membiarkan kaum muslim Somalia menderita berkepanjangan sampai saat ini. 


Sebagaimana diketahui, setelah Syarif diangkat menjadi pemimpin Somalia pada Januari 2009 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7252 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


lalu, faksi pejuang Somalia terbagi menjadi dua, antara pendukung dan penentang. 


Sebagian kelompok Mahakim Al Islami, yang dipimpin oleh Syeikh Abdul Gadir Ali Umar, Harakah 
Al Ishlah (Ikhwan Al Muslimun), Harakah Tajammu' Al Islami dan Jama'ah Ahlu Sunnah wa al 
Jama'ah adalah 4 faksi menyatakan dukungan kepada Syarif. 


Sedangkan Harakah As Syabab Al Mujahidin serta Al Mahakim Al Islami wilayah Asmarah, Al 
Jabhah Al Islamiyah serta Mu'askar Anuli, yang bergabung dalam Hizb Al Islami. 


Syeikh Syarif sebagai kepala pemerintahan transisi menegaskan, “Islam adalah dasar dalam 
setiap gerak pemerintah Somalia.” Akan tetapi Syeikh Syarif menolak pemikiran Syabab Mujahidin 
yang menurutnya masih jauh dari konsep Islam ideal. 


Pengikut ajaran Wahabi merasa diri merekalah yang benar dan dianggapnya mayoritas kaum 
muslim (As-sawadul a'zham) telah rusak sehingga mereka merasa sebagai yang dimaksud 
dengan Al Ghuroba atau orang-orang yang asing sebagaimana hadits berikut 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing.” (HR Muslim 208) 


Mereka bukanlah yang dimaksud Al Ghuroba namun mereka adalah orang-orang yang 
mengasingkan diri para ulama yang sholeh. Mereka adalah yang mengasingkan atau menyempal 
atau keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (As-sawadul a'zham) sehingga boleh jadi 
termasuk khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang 
keluar. 


Salah satu gurunya ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yakni Syaikh Muhammad bin Sulaiman 
Al-Kurdi as-Syafi'i, menulis surat berisi nasehat: 


“Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan 
kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawassuli bisa memberi 
manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain 
Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madharrat, kalau dia menentang bolehlah dia kau 
anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul A'zham (kelompok mayoritas) 
diantara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar, orang yang menjauh 
dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin.” 


Pengikut ajaran Wahabi secara tidak disadari telah mengingkari sunnah Rasulullah untuk 
mengikuti mayoritas kaum muslim (As-sawadul a'zham) dikarenakan salah memahami firmanNya 
yang artinya “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya 
mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan 
belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)” (AS Al An'aam (61:116) 


Makna firman Allah ta'ala dalam (AS Al An'aam (61:116) adalah larangan “menuruti kebanyakan 
orang-orang yang dimuka bumi” yakni orang-orang musyrik. Hal ini dapat kita pahami dengan 
memperhatikan ayat-ayat sebelumnya pada surat tersebut. 


Secara tidak sadar mereka telah memfitnah Allah Azza wa Jalla , menggunakan firman Allah ta'ala 
untuk tujuan atau maksud yang berbeda sehingga bertentangan dengan sunnah Rasulullah untuk 
mengikuti mayoritas kaum muslim (As-sawadul a'zham) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7253 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama'ah. Barangsiapa yang 
menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham (mayoritas kaum muslim)“ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Ibnu Mas'ud radhiallahuanhu mewasiatkan yang artinya: "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang 
menetapi al-hag walaupun engkau seorang diri” 


Maksudnya tetaplah mengikuti Al-Jamaah atau as-sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim) 
walaupun tinggal seorang diri di suatu tempat yang terpisah. Hindarilah firgoh atau sekte yakni 
orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang ulama yang telah keluar (kharaja) dari 
pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan". 


Mayoritas kaum muslim atau as-sawad al a'zham atau Al Jama'ah atau ahlus sunnah atau Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah atau disingkat aswaja adalah kaum muslim yang istiyomah mengikuti para 
ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (9):100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh 
maka kita menemui dan bertalaggi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh dari kalangan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(725 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“orang-orang yang membawa hadits” 


Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat 


Para ulama yang sholeh yang mengikuti dari Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang 
sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang 
empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab 
yang empat. 


Pengikut ajaran Wahabi termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 
Zionis Yahudi sehingga karena kebencian mereka terhadap kaum syiah berakibat mereka 
meninggalkan bahkan diantaranya membenci para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, 
keturunan cucu Rasulullah. 


Al Gura'n adalah kitab petunjuk sedangkan para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, 
keturunan cucu Rasulullah adalah para penunjuk. 


Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 


Dalam perkara agama tidak ada hal yang baru. Kita justru harus berlaku jumud atau istiyomah 
sebagaimana apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 
kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 
menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7255 ) 


manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-Guran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”'Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Tanda atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad ilmu atau sanad gurunya adalah pemahaman 
atau pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu 
serta berakhlak baik 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaggi adalah ijazah. Ijazah ada yang secara tertulis 
dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah sangat penting. Menimbang agar tak 
terjadinya penipuan dan dusta dalam penyandaran seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang 
yang penuh kedustaan, ijazah secara tertulis menjadi suatu keharusan. 


Tradisi ijazah ini pernah dipraktekkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan 
ijazah (baca: secara lisan) kepada beberapa Sahabat ra. dalam keahlian tertentu. Seperti keahlian 
sahabat di bidang Al-@ur'an. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling 
aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya'. Dan beliau juga bersabda: 
“Ambillah bacaan Al @uran dari empat orang. Yaitu dari "Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, 
maula Abu Hudzaifah, lalu Ubay bin Ka'ab di an Mu'adz bin Jabal.” (Hadits riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim). 


Silahkan telusurilah melalui apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat 
dengannya, sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, 
sampai ke Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7256 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Aidrus dan Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat 
mereka dan yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali 
Ba'alawi Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir 
Ilallah Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang muktabaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. Di 
Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Gur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 
Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 
menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 
keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung 
Jati. Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 


kekkk 


kxekk 


awal kutipan 


“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 
wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 
saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 
dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 
dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 
sendiri mengatakan, “kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di Syurga'. 
Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif yang berarti 
orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. 


Sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang 
ketanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 
Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 
Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 
Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 
ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 
Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Gadri. Di Siak oleh keluaga 
Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 
Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7257 ) 


Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 


Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 
negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 
hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Mugaddam. Yang banyak kita kenal 
dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafagih, Balfagih, Alaydrus, bin Syekh 
Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya ... 
..dan seterusnya. 


Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadramaut (Yaman 
selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 
Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 
mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 
Mesir, Bagdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NAAIB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36- 
37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra. 
“““## akhir kutipan 


kekkkk 


Selengkapnya tentang ulama nenek moyang kita telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/19/sejak-abad-ke-1-h/ 


Sedangkan silsilah para Wali Songo pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/03/ 
silsilah-para-walisongo.ipg 

Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam , pada umumnya tinggal di Hadramaut, Yaman mengikuti sunnah kakek mereka 
Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan 
buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah 
akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7258 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menjawab, “Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, “Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'an'. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sin'. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al @uran dan Hadits) sebagaimana UII! 
Albab 
SE IE alay dkle AN Ilo al ye 2 nh Ba al op rd us SE jt bian Ka Uoaoet O OI al Wika 
Ts Kek oil Kadi Kas S0 SI Lara sad ja 
Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039) 


Tlah AN, OI li ai 1 Wa Sah pa gadi Jaf SU plg la At Jo di Igo) IG Kap 
Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 
lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14). 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7250 ) 


2083. PAHAMI AL-9UR'AN DENGAN PARA PENUNJUK 


Memang Al @uran adalah kitab dalam “bahasa arab yang jelas” (AS Asy Syu'ara' (26J: 195). 
namun pemahaman yang dalam haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya) 


Allah ta'ala berfirman yang artinya 


“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (411:3) 


“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui.” IAS. an-Nahl : 43) 


Al @uran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 


Al Guran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (OS Al A'raf (71:43) 


Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan 
penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?" 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 
walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wuraana al'azhiima (AS Al Hijr (15) : 87) 
“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-@ur'an yang agung.” (@.S. 15:87) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiya kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 

Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah diisyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya yang artinya “Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau 
karuniai nikmat". (AS Al Fatihah (11:6-7) 


Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah yang artinya, “Orang-orang yang 
dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' dan orang-orang 
shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (41: 69) 


Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7260 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 


Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana pula telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk 
Sedangkan Assab'ul-matsani lainnya telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ 


Ilmu agama berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari secara otodidak (belajar 
sendiri) dengan muthola'ah (menelaah) kitab di balik perpustakaan. 


Ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama terdahulu yang tersambung kepada 
lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan pahami sendiri 
dari kitab atau buku 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dan didengar dari para ulama yang sholeh dan disampaikan secara turun temurun yang 
bersumber dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. 


Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi” (HR At- 
Tirmidzi). 

Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama yang sholeh sebelumnya yang 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Dalam perkara agama tidak ada hal yang baru. Kita justru harus berlaku jumud atau istiyomah 
sebagaimana apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 
kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7261 


menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 
manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-Guran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan" Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Tanda atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad ilmu atau sanad gurunya adalah pemahaman 
atau pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu 
serta berakhlak baik 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaggi adalah ijazah. Ijazah ada yang secara tertulis 
dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah sangat penting. Menimbang agar tak 
terjadinya penipuan dan dusta dalam penyandaran seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang 
yang penuh kedustaan, ijazah secara tertulis menjadi suatu keharusan. 


Tradisi ijazah ini pernah dipraktekkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan 
ijazah (baca: secara lisan) kepada beberapa Sahabat ra. dalam keahlian tertentu. Seperti keahlian 
sahabat di bidang Al-@ur'an. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling 
aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya". Dan beliau juga bersabda: 
“Ambillah bacaan Al @ur'an dari empat orang. Yaitu dari "Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, 
maula Abu Hudzaifah, lalu Ubay bin Ka'ab di an Mu'adz bin Jabal.” (Hadits riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim). 


Jadi Al Guran adalah kitab petunjuk namun kita memerlukan para penunjuk untuk dapat 
memahaminya dengan benar. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7262 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Para penunjuk adalah: 
1. Para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (9/:100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Jadi yang termasuk para penunjuk adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang 
yang membawa hadits” yakni para ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam 
Mazhab yang empat 


Para ulama yang sholeh yang mengikuti dari Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang 
sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang 
empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab 
yang empat. 

2. Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 


Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 


Lalu apakah ulama Ibnu Taimiyyah, ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya 
seperti ulama Al Albani adalah termasuk para penunjuk ? 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Yahudi 
atau yang dikenal sekarang dengan Zionis Yahudi, sehingga mereka mendalami ilmu agama atau 
memahami Al Guran dan As Sunnah lebih bersandarkan muthola'ah (menelaah) kitab dengan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7263 ) 


akal pikiran mereka sendiri secara otodidak (belajar sendiri) di balik perpustakaan berdasarkan 
makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahaminya dengan metodologi “terjemahannya 
saja” dari sudut arti bahasa (lughot) atau istilah (terminologi) saja. Mereka juga kurang 
memperhatikan alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi”) ataupun 
ushul figih maupun ilmu figih 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari ilmu figih sebagaimana 
informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin 
Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika 
menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Pola pemahaman dan pendalaman ilmu agama ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti 
atau meneladani ulama Ibnu Taimiyyah yang mengaku mengikuti pemahaman Salafush Sholeh 
namun tidak bertemu dengan Salafush Sholeh. 


Apa yang ulama mereka katakan sebagai pemahaman Salafush Sholeh adalah ketika mereka 
membaca hadits, tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in dan Sahabat. 
Inilah yang mereka katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman Salafush Sholeh. 
Bukankah itu pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. 


Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. Fitnah dari 
orang-orang yang serupa dengan Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7264 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al @uran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama kontroversial dalam arti banyak dibicarakan atau dibantah 
oleh para ulama terdahulu sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada 


www.fb.com/media/set/?set-a.326602040738235.82964.187233211341786&amp”o3Btype-3 atau 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Ulama Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran dalam i'tigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh 
para godhi dan para ulama ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar 
ulama Ibnu Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia 


Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Beliau (Syaikh Ibnu Hajar) juga berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan apa 
yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya 
dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah 
menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas 
pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang telah Allah 
jauhkan?". (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Seharusnya karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah telah terkubur sejak lama karena dilarang untuk 
dibaca oleh ulama-ulama terdahulu namun entah mengapa 350 tahun kemudian setelah beliau 
wafat, karya-karya beliau sampai dan dipelajari kembali oleh ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab. 


Diduga kaum Zionis Yahudi yang mengangkat kembali pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah 
yakni mendalami ilmu agama secara otodidak dan menyebarluaskan bahwa pintu ijtihad selalu 
terbuka luas. Tujuannya untuk menimbulkan perpecahan pada kaum muslim karena perbedaan 
pendapat yang ditimbulkan karena bukan ahli istidlal. 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?” 


Beliau menjawab : “Tidaklah boleh mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7265 ) 


maka hendaknya ia beramal di atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang 
demikian itu kepada ahli ilmu” (lihat 'lamul muwagi'in 4/179) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadis layak disebut ahli hadis? Syaikh Nashir al-Asad 
menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab saja tanpa 
memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, maka ia telah 
mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka menyebutnya 
shahafi atau otodidak, bukan orang alim... Para ulama menilai orang semacam ini sebagai orang 
yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya adalah 
seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, maka 
ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan kami 
adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 


Masalah otodidak ini sudah ada sejak lama dalam ilmu hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari 
seseorang yang otodidak berikut ini: “Abu Said bin Yunus adalah orang otodidak yang tidak 
mengerti apa itu hadis” (Tahdzib al-Tahdzib VI/347) 


Habib Munzir Al Musawa berkata “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja 
maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa 
menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia 
hanya terikat dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu 
Jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus 
mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah" 


Begitupula kaum muslim yang mengaku-ngaku mengikuti ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 
dan menamakan diri mereka sebagai kaum syiah, pada kenyataannya mereka mengikuti hasil 
ijtihad imam-imam mereka sendiri 


Contohnya Syiah Zaidiyah pada masa kini pada hakikatnya tidak lagi murni mengikuti mazhab 
Zaidiyyah. 


Salah satu ulama Zaidiyyah, Imam Ahmad as-Syarafiy (w. 1055 H) menegaskan bahwa: “Syi'ah 
Zaidiyah terpecah kepada tiga golongan, yaitu: Batriyah, Jaririyah, dan Garudiyah. Dan konon ada 
yang membagi sekte Zaidiyah kepada: Shalihiyah, Sulaimaniyah dan Jarudiyah. Dan pandangan 
Shalihiyah pada dasarnya sama dengan pandangan Batriyyah. Dan sekte Sulaymaniyah 
sebenarnya adalah Jarririyah. Jadi ketiga sekte tersebut merupakan golongan-golongan Syi'ah 
Zaidiyyah pada era awal. Ketiga sekte inipun tidak berafiliasi kepada keturunan Ahlu Bait sama 
sekali. Mereka hanyalah sekedar penyokong berat imam Zaid ketika terjadi revolusi melawan Bani 
Umayah, dan mereka ikut berperang bersama imam Zaid”. 


Menurut pendapat Dr. Samira Mukhtar al-Laitsi dalam bukunya (Jihad as-Syi'ah), ketiga sekte 
tersebut merupakan golongan Syi'ah Zaidiyyah di masa pemerintahan Abbasiah. Dan mayoritas 
dari mereka ikut serta dalam revolusi imam Zaid. Dan ketiga sekte tersebut dianggap paling 
progresif dan popular serta berkembang pesat pada masa itu. Dan setelah abad kedua, gerakan 
Syi'ah Zaidiyah yang nampak di permukaan hanyalah sekte Garudiyah. Hal ini disebabkan karena 
tidak ditemukannya pandangan-pandangan yang dinisbahkan kepada sekte Syi'ah Zaidiyah 
lainnya. 


Pada hakikatnya mereka tidak lagi mengikuti pendiri mazhab Zaidiyyah yakni Imam Zaid bin Ali bin 
Husein bin Ali bin Abi Thalib. 


Mereka termasuk yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad terbuka luas sehinga mereka mengikuti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7266 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hasil ijtihad imam-imam mereka sendiri. 


Mereka salah memahami perkataan ulama seperti Imam Syaukani: “Seseorang yang hanya 
mengandalkan taglid seumur hidupnya tidak akan pernah bertanya kepada sumber asli yaitu 
“Guran dan Hadits”, dan ia hanya bertanya kepada pemimpin mazhabnya. Dan orang yang 
senantiasa bertanya kepada sumber asli Islam tidak dikatagorikan sebagai Mugallid (pengikut) 


Mengharamkan taglid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba' dalam arti mengikuti pendapat orang 
disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa 
sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. 


Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat 
Hasyiyah ad-Dimyathi “ala syarh al- Waragat hal 23 pada baris ke-12). 


Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja 
dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. Dalam 
artian mereka sama-sama mugallid, sama-sama taglid dan memerima pendapat orang tanpa 
mengetahui dalilnya. 


Yang disebut muttabi' “bukan mugallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal 
(mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidial dengan segala 
kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. 


pu 


Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar atau 
membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk ahli 
istidal maka dia tidak termasuk muttabi' yang telah terbebas dari ikatan taglid. 


Pendek kata arti ittiba' yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang mujtahid 
mengikuti ijtihad mujtahid yang lain. 


Kalau benar-benar kaum Syiah mengikuti para ulama yang sholeh, dari kalangan ahlul bait, 
keturunan cucu Rasulullah maka mereka dapat menelusuri dari apa yang disampaikan Al Imam Al 
Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan 
yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam 
Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf 
dan orang orang yang setingkat mereka dan yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih 
Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat 
dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat 
dengannya. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang muktabaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. Di 
Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7267 ) 


dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Gur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 
Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 
menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 
keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung 
Jati. Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 


kekkk keke 


awal kutipan 


“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 
wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 
saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 
dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 
dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 
sendiri mengatakan, “kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di Syurga'. 
Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif yang berarti 
orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. 


Sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang 
ketanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 
Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 
Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 
Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 
ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 
Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-@adri. Di Siak oleh keluaga 
Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 
Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 
Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 


Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 
negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 
hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Mugaddam. Yang banyak kita kenal 
dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafagih, Balfagih, Alaydrus, bin Syekh 
Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya ... 
..dan seterusnya. 


Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadramaut (Yaman 
selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 
Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 
mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 
Mesir, Bagdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NAAIB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36- 
37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra. 
“““## akhir kutipan 


kekkkk 


Selengkapnya tentang ulama nenek moyang kita telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7268 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/19/sejak-abad-ke-1-h/ 

Sedangkan silsilah para Wali Songo pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/03/ 
silsilah-para-walisongo.ipg 

Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam , pada umumnya tinggal di Hadramaut, Yaman mengikuti sunnah kakek mereka 
Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan 
buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah 
akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman'. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman'. 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, 'Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'art'. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, 'Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
“Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7269 ) 


orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al Guran dan Hadits) sebagaimana Ulil 
Albab 


Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039) 


Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 
lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabiupaten Bogor 16830 


2084. BAGAIMANA MEREKA MENJADI SALAFI 


Mereka mengatakan bahwa Salafiyyah adalah nisbat kepada manhaj Salaf, dan ini adalah 
penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar, dan bukan suatu bid'ah dari mazhab yang baru. 


Ulama Ibnu Taimiyyah (wafat th. 728 H) mengatakan: “Bukanlah merupakan aib bagi orang yang 
menampakkan mazhab Salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang 
demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan (para ulama) karena mazhab Salaf tidak lain 
kecuali kebenaran.” (Majmuu' Fataawa Ibnu Taimiyyah, IV/149) 


Sejauh ini kami tidak mengetahui nama para ulama yang menyepakati adanya mazhab Salaf 
karena penisbatan nama mazhab kepada nama perorangan yang melakukan ijtihad dan istinbat 
atau nama ulama yang telah diakui berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Salah seorang ulama mereka, ulama Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ketika ditanya “bolehkah 
seseorang menamakan atau memperkenalkan dirinya sebagai As-Salafi atau Al-Atsari ?” Beliau 
menjawab “ yang wajib bagi manusia adalah mengikuti kebenaran. Yang dituntut adalah mencari 
kebenaran, memperjuangkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Adapun kalau ada orang 
yang menamai dirinya dengan As-Salafi atau Al-Atsari atau semacamnya, maka yang demikian 
adalah sesuatu yang tidak perlu”. Contoh situs yang menjelaskan hal ini pada http:// 
ustadzaris.com/hukum-embel-embel-as-salafy 

Di sisi lain mereka mengatakan bahwa penisbatan “salafi” atau “atsari” adalah hal yang baik 
sebagaimana contohnya pada http://abdullahalaussie.multiply.com/journal/item/3265/BINGKISAN- 
PENUNTUT-ILMU-BANTAHAN-TERHADAP-SYUBHAT-ATH-THALIBI-1 


Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/26/perseteruan-yang-bersyahadat/ mereka di antara yang 
telah bersyahadat bahkan sama-sama mengaku bermanhaf Salaf namun mereka saling berslisih. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7270 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Allah ta'ala berfirman “Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al @uran ? Kalau kiranya Al 
Guran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di 
dalamnya.” (AS An Nisaa (4| : 82) 


Firman Allah ta'ala dalam (AS An Nisaa 4 : 82) menjelaskan bahwa dijamin tidak ada 
pertentangan di dalam Al Guran. Jikalau manusia mendapatkan adanya pertentangan di dalam Al 
Gur'an maka pastilah yang salah adalah pemahamannya. 


Dengan arti kata lain segala pendapat atau pemahaman yang bersumber dari Al @uran dan 
Hadits tanpa bercampur dengan akal pikiran sendiri atau hawa nafsu maka pastilah tidak ada 
pertentangan di dalam pendapat atau pemahamannya. 


Pertanyaannya adalah bagaimana mereka menjadi Salafi ? 
Bagaimana mereka mendapatkan atau mengetahui tentang “manhaj Sala?” ? 


Tentu mereka tidak bertemu dengan Salafush Sholeh sehingga mendapatkan atau mengetahui 
tentang “manhaj Salaf” 


Apa yang ulama mereka katakan sebagai pemahaman Salafush Sholeh adalah ketika mereka 
membaca hadits, tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in dan Sahabat. 
Inilah yang mereka katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman Salafush Sholeh. 
Bukankah itu pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. 


Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. Fitnah dari 
orang-orang yang serupa dengan Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi yang karena 
kesalahpahamannya atau karena pemahamannya telah keluar (kharaja) dari pemahaman 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) sehingga berani menghardik Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam 


Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin “Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu “anhu berkata, Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang 
laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau 
berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. 
Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian 
'Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: 
Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian 
memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. 
Mereka membaca Al Guran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari 
agama seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (HR Bukhari 3341) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah At Tamim An Najdi dipanggil oleh Rasulullah sebagai 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (727 ) 


"orang-orang muda" yakni mereka suka berdalil atau berfatwa dengan Al @uran dan Hadits 
namun salah paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al @uran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


“Orang-orang muda” adalah kalimat majaz yang maknanya orang-orang yang kurang 
berpengalaman atau kurang berkompetensi dalam berijtihad dan beristinbat atau bukan ahli istidlal 


Mereka mengatakan bahwa "istilah salaf atau dakwah salaf bukanlah istilah baru. Istilah ini sudah 
dikenal sejak masa Rasulullah Shalallahu “alaihi wassalam yakni ketika ucapan Rasulullah 
Shalallahu “alaihi wassalam kepada Fathimah "Aku adalah sebaik-baik salaf (pendahulu) 
bagimu.” (HR. Muslim) 


Padahal hadits selengkapnya adalah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sungguh aku (Rasulullah) tahu bahwa ajalku 
telah dekat. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling pertama menyusulku dari kalangan 
ahlul baitku. Sebaik-baik pendahulumu adalah aku.' Fatimah berkata: Mendengar bisikan itu, 
maka saya pun menangis. Kemudian ketika Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berbisik lagi 
kepada saya: 'Hai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mukmin atau 
sebaik-baiknya wanita umat ini? Lalu saya pun tertawa karena hal itu” (HR Muslim 4488) 


Mereka secara tidak langsung telah memfitnah Rasulullah karena hadits tersebut sama sekali 
bukan menceritakan tentang “manhaj Salaf”. Hadits tersebut menceritakan bahwa pemimpin 
pendahulu Fatimah Radhiallahu Anha adalah Rasulullah yang merupakan sebaik-baik pemimpin 
sedangkan pemimpin yang menyusul dari kalangan ahlul bait untuk para istri orang-orang mukmin 
adalah Fatimah Radhiallahu Anha. Kata salaf dalam hadits ini adalah semata-mata artinya 
pendahulu bukan menerangkan adanya istilah “manhaj salaf” ataupun “mazhab salaf”. 


Para Imam Mazhab yang empat yang merupakan pemimpin ijtihad kaum muslim karena telah 
diakui berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak dan bertalaggi (mengaji) langsung dengan 
Salaf yang Sholeh tidak pernah menyampaikan adanya manhaj salaf atau mazhab salaf. 


Mereka termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Zionis Yahudi dengan periodisasi salaf dan khalaf yang bertujuan agar umat Islam tidak mengikuti 
para ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat dan tentunya 
termasuk ulama khalaf karena mereka hidup setelah generasi Salafush Sholeh sampai akhir 
zaman. 


Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah al-Muhadzdzab berkata "dan tidak boleh bagi orang awam 
bermazhab dengan mazhab salah seorang daripada imam-imam di kalangan para Sahabat 
radhiallahu 'anhum dan selain mereka daripada generasi awal, walaupun mereka lebih alim dan 
lebih tinggi darajatnya dibandingkan dengan (ulama') selepas mereka: hal ini karena mereka tidak 
meluangkan masa sepenuhnya untuk mengarang (menyusun) ilmu dan meletakkan prinsip-prinsip 
asaS/dasar dan furu'/cabangnya. Tidak ada salah seorang daripada mereka (para sahabat) 
sebuah mazhab yang dianalisa dan diakui. Sedangkan para ulama yang datang setelah mereka 
(para sahabat) merupakan pendukung mazhab para Sahabat dan Tabien dan kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7272 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melakukan usaha meletakkan hukum-hukum sebelum berlakunya perkara tersebut: dan bangkit 
menerangkan prinsip-prinsip asas/dasar dan furu'/cabang ilmu seperti (Imam) Malik dan (Imam) 
Abu Hanifah dan selain dari mereka berdua.” 


Prof. Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam As-Salafiyyah: Marhalah Zamaniyyah 
Mubarakah, La Mazhab Islami yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit 
Gema Insani Press menjelaskan bahawasanya, "istilah salaf itu bukanlah suatu mazhab dalam 
Islam, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian mereka yang mengaku sebagai salafi, tetapi 
istilah salaf itu sendiri merujuk kepada suatu zaman awal umat Islam". 


Mereka yang termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi mengedepankan potongan perkataan Rasulullah yang artinya “Sebaik-baik manusia 
adalah (yang hidup) di zamanku” . Bahkan mereka menambahkan dengan pendapat mereka 
bahwa “Sezuhud-zuhudnya, sewara'-wara'nya, se tawadhu'-tawadhu'nya generasi Khalaf.... Tidak 
akan pernah mampu menandingi generasi sala? 


Jadi pada hakikatnya mereka berpendapat bahwa generasi salaf seolah-olah maksum. Padahal 
pada generasi Salaf ada juga yang bertemu dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam namun 
tidak sholeh yakni orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi 


Sebaik-baik manusia tidak dibatasi oleh generasi. Sebaik-baik manusia tidak terbatas pada 
generasi Salaf namun diikuti generasi-generasi berikutnya bagi mereka yang bersaksi bahwa 
“Muhammad adalah utusan Allah”. Ini terkait dengan firman Allah ta'ala yang artinya, “kuntum 


khayra ummatin ukhrijat lilnnaasi", “Kamu (umat Rasulullah) adalah umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia” (AS Ali Imran (3J:110). 


Sahabat dikatakan “sebaik-baik manusia” karena termasuk manusia awal yang “melihat" 
Rasulullah atau manusia awal yang bersaksi atau bersyahadat. 


Ibnu Hajar al-Asgalani asy-Syafi'i berkata: “Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan 
Islam" 


Begitu pula dengan Tabi'in (orang yang “melihat/”bertemu” dengan Sahabat) maupun Tabi'ut 
Tabi'in (orang yang “melihat”/"bertemu” dengan Tabi'in adalah “sebaik-baik manusia” karena 
mereka termasuk manusia awal yang bersaksi atau bersyahadat. 


Bahkan Allah Azza wa Jalla menjamin untuk masuk surga bagi “sebaik-baik manusia” paling awal 
atau manusia yang bersaksi/bersyahadat paling awal atau yang membenarkan Nabi Muhammad 
Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah ta'ala paling awal atau as-sabigun al-awwalun. 
Hal ini dinyatakan dalam firmanNya yang artinya, “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama- 
tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama- 
lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (@S At Taubah (91:100 ) 


Mereka yang termasuk 10 paling awal bersyahadat/bersaksi atau yang termasuk “as-sabigun al- 
awwalun” adalah, Abu Bakar Ash Shidig ra, Umar bin Khattab ra, Ustman bin Affan ra, Ali bin Abi 
Thalib ra, Thalhah bin Abdullah ra, Zubeir bin Awwam ra, Sa'ad bin Abi Waggas ra, Sa'id bin Zaid 
ra, Abdurrahman bin “Auf ra dan Abu “Ubaidah bin Jarrah ra . 


Jadi yang disebut generasi terbaik atau sebaik-baik manusia adalah bagi seluruh umat Nabi 
Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau bagi seluruh manusia yang telah bersaksi/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7273) 


bersyahadat atau bagi seluruh muslim sampai akhir zaman. Seluruh muslim mempunyai 
kesempatan untuk menjadi sholeh tanpa dibatasi zaman kapan mereka hidup. 


Contohnya mereka mengutip perkataan ulama panutan mereka yakni ulama Al Albani 


sebagaimana yang dapat kita ketahui pada http://almanhaj.or.id/content/909/slash/0/mengapa- 
harus-salafi/ 


Berikut kutipannya 


keke keke 


awal kutipan 


Dalam kenyataannya di kalangan para ulama sering menggunakan istilah "As-Salaf". Satu 
contoh penggunaan "As-Salaf" yang biasa mereka pakai dalam bentuk syair untuk menumpas 
bid'ah : 

"Dan setiap kebaikan itu terdapat dalam mengikuti orang-orang Salaf". 

"Dan setiap kejelekan itu terdapat dalam perkara baru yang diada-adakan orang Khalaf". 


Namun ada sebagian orang yang mengaku berilmu, mengingkari nisbat (penyandaran diri) 
pada istillah Salaf karena mereka menyangka bahwa hal tersebut tidak ada asalnya. Mereka 
berkata : "Seorang muslim tidak boleh mengatakan "saya seorang Salafi". Secara tidak 
langsung mereka beranggapan bahwa seorang muslim tidak boleh mengikuti Salafus Shalih 
baik dalam hal agidah, ibadah ataupun ahlag”. 


Tidak diragukan lagi bahwa pengingkaran mereka ini, (kalau begitu maksudnya) membawa 
konsekwensi untuk berlepas diri dari Islam yang benar yang dipegang para Salafus Shalih 
yang dipimpin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam : 


"Artinya : Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian sesudahnya, kemudian 
sesudahnya". (Hadits Shahih Riwayat Bukhari, Muslim). 


Maka tidak boleh seorang muslim berlepas diri (bara') dari penyandaran kepada Salafus 
Shalih. Sedangkan kalau seorang muslim melepaskan diri dari penyandaran apapun selain 
Salafus Shalih, tidak akan mungkin seorang ahli ilmupun menisbatkannya kepada kekafiran 
atau kefasikan. 


Orang yang mengingkari istilah ini, bukankah dia juga menyandarkan diri pada suatu madzhab, 
baik secara akidah atau fikih ..?. Bisa jadi ia seorang Asy'ari, Maturidi, Ahli Hadits, Hanafi, 
Syafi'i, Maliki atau Hambali semata yang masih masuk dalam sebutan Ahlu Sunnah wal 
Jama'ah. 


Padahal orang-orang yang bersandar kepada madzhab Asy'ari dan pengikut madzhab yang 
empat adalah bersandar kepada pribadi-pribadi yang tidak maksum. Walau ada juga ulama di 
kalangan mereka yang benar. Mengapa penisbatan-penisbatan kepada pribadi-pribadi yang 
tidak maksum ini tidak diingkari ..? 


keke keke 


akhir kutipan 


Dengan kata lain ulama Al Albani mengatakan bahwa mayoritas kaum muslim (as-sawad al 
azham) yang menyandarkan kepada salah satu dari Imam Mazhab yang empat telah keliru 
karena menyandarkan pada pribadi-pribadi yang tidak maksum dan Salafi adalah penyandaran 
pada salaf yang maksum 


Sebagaimana — yang telah kami sampaikan dalam tulisan pada  http:// 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(727a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/11/26/salafpun-tidak-maksum/ bahwa yang bersifat maksum 
adalah manusia yang paling mulia yakni Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi 


wasallam 
Contoh hadits yang menjelaskan bahwa para Sahabat tidak maksum 

Las abi Ja SEN aa Of PB alone Tom Y : Tag ale AI Io JG JG ae 2 Ga Kar do 
Dari Abu Sa'id Al Khudriy Radhiyallahu'anhu beliau berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi 
Wasallam telah bersabda: Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang 


dari kalian berinfag emas seperti gunung uhud tidak akan menyamai satu mud (infag) salah 
seorang dari mereka dan tidak pula setengahnya. (HR. Bukhari dan Muslim dan Lainnya) 


Asbabul wurud : 


Ucapan ini ditujukan kepada sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dengan dalil sebab adanya 
hadits ini adalah kisah yang disebutkan dalam hadits ini, yaitu perkataan Abu Sa'id : 

AN An Ag SP pa Gay AN AK ia DS 
Antara Khalid bin Al Walid dan Abdurrahman bin “Auf terjadi perseteruan, lalu Khalid mencelanya. 
Lalu peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliaupun berkata dengan hadits di atas. 


Dengan demikian jelaslah kedudukan Khalid tidak sama dengan kedudukan Abdurrahman bin 
'Auf, karena Abdurrahman termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal dakwah 
Rasulullah atau as-sabigun al-awwalun sedangkan Khalid bin Walid masuk Islam belakangan 
setelah penaklukan kota Makkah. Namun para Sahabat jika mereka melakukan kesalahan akan 
dikoreksi oleh Rasulullah. 


Imam Mazhab yang empat walaupun mereka tidak maksum namun mereka telah diakui oleh 
jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang adalah ulama yang berkompetensi sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak, pemimpin ijtihad kaum muslim. Salah satu kelebihan Imam Mazhab yang empat 
adalah mereka masih bertemu dengan Salafush Sholeh sehingga mereka lebih memungkinkan 
mendapatkan atau mengetahui "manhaj salaf" 


Mayoritas kaum muslim atau as-sawad al a'zham atau Al Jama'ah atau ahlus sunnah atau Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah atau disingkat aswaja adalah bagi siapa saja yang istigomah mengikuti para 
ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (9):100) 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. 


Sedangkan orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah 
Imam Mazhab yang empat karena Imam Mazhab yang empat bertemu dan bertalaggi (mengaji) 
dengan Salafush Sholeh sehingga Imam Mazhab yang empat mendapatkan pemahaman Salafush 
Sholeh dari lisannya langsung dan Imam Mazhab yang empat melihat langsung cara beribadah 
atau manhaj Salafush Sholeh. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7275) 


Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh 
maka kita menemui dan bertalaggi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh dari kalangan 
“orang-orang yang membawa hadits" 


Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. 


Para ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat adalah para 
ulama yang sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam 
Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari 
Imam Mazhab yang empat. 


Memang Al @uran adalah kitab dalam “bahasa arab yang jelas” (AS Asy Syu'ara' (26J: 195). 
namun pemahaman yang dalam haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya) 


Allah ta'ala berfirman yang artinya 


“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (411:3) 


“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui.” (AS. an-Nahl : 43) 


Al @uran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 


Al Guran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (OS Al A'raf (71:43) 


Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan 
penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat 


Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?" 


Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 
walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal wuraana al'azhiima (AS Al Hijr (15) : 87) 
“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-@ur'an yang agung.” (@.S. 15:87) 


Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 


Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 


“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiya kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7276 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 


Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah diisyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya yang artinya “Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau 
karuniai nikmat". (AS Al Fatihah (11:6-7) 


Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah yang artinya, “Orang-orang yang 
dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' dan orang-orang 
shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (41: 69) 


Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 
sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 


Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 
kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana pula telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk 
Sedangkan Assab'ul-matsani lainnya telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/ 


Ilmu agama berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari secara otodidak (belajar 
sendiri) dengan muthola'ah (menelaah) kitab di balik perpustakaan. 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?” 


Beliau menjawab : “Tidaklah boleh mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, 
maka hendaknya ia beramal di atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang 
demikian itu kepada ahli ilmu” (lihat 'lamul muwadi'in 4/179) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadis layak disebut ahli hadis? Syaikh Nashir al-Asad 
menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab saja tanpa 
memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, maka ia telah 
mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka menyebutnya 
shahafi atau otodidak, bukan orang alim... Para ulama menilai orang semacam ini sebagai orang 
yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya adalah 
seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, maka 
ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan kami 
adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 


Masalah otodidak ini sudah ada sejak lama dalam ilmu hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari 
seseorang yang otodidak berikut ini: “Abu Said bin Yunus adalah orang otodidak yang tidak 
mengerti apa itu hadis” (Tahdzib al-Tahdzib VI/347) 


Habib Munzir Al Musawa berkata “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7277 ) 


maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa 
menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia 
hanya terikat dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu 
Jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus 
mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah" 


Ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama terdahulu yang tersambung kepada 
lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan pahami sendiri 
dari kitab atau buku 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dan didengar dari para ulama yang sholeh dan disampaikan secara turun temurun yang 
bersumber dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. 


Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi” (HR At- 
Tirmidzi). 

Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama yang sholeh sebelumnya yang 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Dalam perkara agama tidak ada hal yang baru. Kita justru harus berlaku jumud atau istiyomah 
sebagaimana apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 
kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


Jadi, metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadits. Karena tradisi pewarisan atau transfer 
keilmuwan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuwan. Dan 
yang paling kentara adalah sanad talaggi dalam agidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini 
dilestarikan oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar 
menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah 
manhaj shahih talaggi yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana 
yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim. 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-Guran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7273 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Tanda atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad ilmu atau sanad gurunya adalah pemahaman 
atau pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu 
serta berakhlak baik 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaggi adalah ijazah. Ijazah ada yang secara tertulis 
dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah sangat penting. Menimbang agar tak 
terjadinya penipuan dan dusta dalam penyandaran seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang 
yang penuh kedustaan, ijazah secara tertulis menjadi suatu keharusan. 


Tradisi ijazah ini pernah dipraktekkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan 
ijazah (baca: secara lisan) kepada beberapa Sahabat ra. dalam keahlian tertentu. Seperti keahlian 
sahabat di bidang Al-@ur'an. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Sesungguhnya orang yang paling 
aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya". Dan beliau juga bersabda: 
“Ambillah bacaan Al @ur'an dari empat orang. Yaitu dari "Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, 
maula Abu Hudzaifah, lalu Ubay bin Ka'ab di an Mu'adz bin Jabal.” (Hadits riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim). 

Jadi sebenarnya mereka bukanlah mengikuti Salafush Sholeh namun mengikuti ajaran Wahabi 
atau ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka mengikuti ajaran Wahabi karena 
merupakan hasil pengajaran ulama yang dipaksakan oleh kerajaan dinasti Saudi untuk mengikuti 
ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengaku mengikuti ulama Ibnu Taimiyyah. 
Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama kontroversial dalam arti banyak dibicarakan atau dibantah 
oleh para ulama terdahulu sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada 
www.fb.com/media/set/?set-a.326602040738235.82964.187233211341786&amp”o3Btype-3 atau 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7279 ) 


pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 


Ulama Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran dalam i'tigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh 
para godhi dan para ulama ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar 
ulama Ibnu Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia 


Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Beliau (Syaikh Ibnu Hajar) juga berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu dengarkan apa 
yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan selain keduanya 
dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah telah 
menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas 
pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang telah Allah 
jauhkan?". (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Seharusnya karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah telah terkubur sejak lama karena dilarang untuk 
dibaca oleh ulama-ulama terdahulu namun entah mengapa 350 tahun kemudian setelah beliau 
wafat, karya-karya beliau sampai dan dipelajari kembali oleh ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab. 


Diduga kaum Zionis Yahudi yang mengangkat kembali pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah 
yakni mendalami ilmu agama secara otodidak dan menyebarluaskan bahwa pintu ijtihad selalu 
terbuka luas. Tujuannya untuk menimbulkan perpecahan pada kaum muslim karena perbedaan 
pendapat yang ditimbulkan karena bukan ahli istidlal. 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Yahudi 
atau yang dikenal sekarang dengan Zionis Yahudi, sehingga mereka mendalami ilmu agama atau 
memahami Al Guran dan As Sunnah lebih bersandarkan muthola'ah (menelaah) kitab dengan 
akal pikiran mereka sendiri secara otodidak (belajar sendiri) di balik perpustakaan berdasarkan 
makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat atau memahaminya dengan metodologi “terjemahannya 
saja” dari sudut arti bahasa (lughot) atau istilah (terminologi) saja. Mereka juga kurang 
memperhatikan alat bahasa seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi”) ataupun 
ushul figih maupun ilmu figih 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari ilmu figih sebagaimana 
informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin 
Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika 
menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7280 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Berikut contoh bagaimana Buya Hamka mempergunakan kaidah ushul figih "Yang menetapkan 
lebih didahulukan dari pada yang menidak-kan” 


Masalah Jahr dan Sirr bacaan Basmalah 


Didalam Buku Tafsirnya, Hamka membahas masalah Jahr dan Sirr ini secara panjang lebar pada 
halaman 122-131 (10 halaman). 


Dalil-dalil golongan yang memilih (Madzhab) jahar. 


Hadis 1, (Hadis fili). Dirawikan oleh jama'ah dari pada sahabat-sahabat, di antaranya Abu 
Hurairah dan Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Samurah bin Jundab dan isteri 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Ummu Salmah. Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam men-jahar-kan membaca Bismillahir Rahmanir Rahim. 


Hadis fi'li adalah hadis yang menceritakan perbuatan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam 


Hadis 2, (bukan Hadis Nabi tetapi Atsar sahabat). Ada pula satu riwayat dari Na'im bin Abdullah 
Al-Mujmar. Dia berkata: “Aku telah sembahyang di belakang Abu Hurairah. Aku dengar dia 
membaca Bismillahir Rahmanir Rahim, setelah itu dibacanya pula Ummul Gur'an. 


Setelah selesai sembahyang diapun, mengucapkan salam lalu berkata kepada kami: 
“Sesungguhnya akulah yang lebih mirip sembahyangku dengan sembahyang Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam. 


Hadits ini dirawikan oleh An-Nasai dan oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya. Lalu 
disambungnya,: “Adapun jahar Bismillahir Rahmanir Rahim itu maka sesungguhnya telah tsabit 
dan sah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam 


Hadits ini dirawikan pula oleh Ibnu Hibbaan dan Al-Hakim atas syarat Bukhari dan Muslim. Dan 
berkata Al-Baihagi: “Shahih isnad-nya”. 

Hadis 3, (Hadis fili). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi senantiasa memulai 
sembahyangnya dengan men-jahar-kan Bismillah. 

Tentang ini ada riwayat dari Ad-Daruguthni, dan ada juga riwayat dari Al-Hakim. 


Adapun yang me-NAFI-kan Jahar dan yang memandang lebih baik SIRR saja, mereka berpegang 
pula kepada Hadits: 


Hadis 4, (Bukan Hadis Nabi tetapi Hadis sahabat). “Dari pada Ibnu Abdullah bin Maghfal: “Aku 
dengar ayahku berkata, padahal aku membaca Bismillahir Rahmanir Rahim. Kata ayahku: “Hai 
anakku. Sekali-kali jangan engkau mengada-ada. Dan kata Ibnu Abdullah tentang ayahnya itu: 


“Tidak ada aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bersama 
Abubakar, bersama Umar dan bersama Utsman, maka tidaklah pernah aku mendengar 
seorangpun di antara mereka membaca. Sebab itu janganlah engkau baca akan dia. Kalau 
engkau membaca, maka baca sajalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin”. (Dirawikan oleh yang 
berlima, kecuali Abu Daud). Hadits ini di Hasankan oleh At-Turmudzi. 


Definisi Hadis Hasan menurut Ibnu Hajar Al-Asgalani adalah : “Hadis yang diriwayatkan oleh 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7281 


perawi yang adil, kurang kuat hapalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung cacat, dan 
tidak janggal.” 


Kemudian Hamka menguraikan kelemahan Hadis ini sebagai berikut: 


Hadits inipun diperkajikan orang karena Al-Jariri merawikannya seorang diri, dan setelah tua, 
fikirannya kacau, sebab itu Hadits yang dirawikannya diragukan. Kemudian Abdullah bin Maghfal, 
yang jadi sumber pertama Hadits ini. Setengah ahli Hadits mengatakan bahwa dia itu Majhul 
(seorang yang tidak dikenal). 


Kontroversi Hadis Anas bin Malik r.a. 


Anas bin Malik r.a. adalah pelayan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun 
dan juga sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan Hadis. Beliau meriwayatkan masalah Bismillah 
ini di 2 Hadis yang saling bertentangan 


(1) Hadis Anas r.a. yang men-jahar-kan : 


Hadis 5, (Hadis fili). “Ditanyakan orang kepada Anas, bagaimanakah bacaan Nabi shallallahu 
alaihi wasallam maka diapun menjawab: “Bacaan Nabi adalah panjang” 


Kemudian beliau baca Bismillahir Rahmanir Rahim: dipanjangkannya pada Bismillah dan 
dipanjangkannya pula pada Ar-Rahman, dan Ar-Rahim" (Dirawikan oleh Bukhari). 


Menurut pendapat yang menjahar : tidak mungkin Anas berkata sejelas itu kalau tidak 
didengarnya. 


(2) Hadis Anas r.a. yang men-sirr-kan. 


Hadis 6, (Hadis fili). “Dari pada Anas bin Malik, berkata dia: “Aku telah sembahyang bersama 
Rasululah shallallahu alaihi wasallam, Abubakar, Umar dan Utsman, maka tidaklah saya 
mendengar seorangpun dari pada mereka yang membaca Bismillahir Rahmanir Rahim”. 
(Dirawikan oleh Ahmad dan Muslim). 


Karena kontroversi ini maka ditanyakan kepada Anas r.a. diwaktu beliau sudah tua sebagai 
berikut: 


Hadis 7, (Bukan Hadis Nabi tetapi Hadis Sahabat). Hadits yang dirawikan oleh Ad-Daruguthni dari 
Abi Salmah, demikian bunyinya. “Aku telah tanyakan kepada Anas bin Malik, apakah ada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membuka sembahyang dengan Alhamdulillah, atau dengan 
Bismillahi Rahmanir Rahim? Beliau menjawab: “Engkau telah menanyakan kepadaku satu soal 
yang aku tidak ingat lagi, dan belum pernah orang lain menanyakan soal itu kepadaku sebelum 
engkau”. Lalu saya tanyakan pula: “Apakah ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
sembahyang dengan memakai sepasang terompah: Beliau jawab: “Memang ada!”. 


Setelah membahasnya secara panjang lebar (10 halaman), Hamka menyimpulkan : 


(1) Kedua pihak yang men-jahar-kan dan men-sirr-kan tidak membawa Hadis gauli (dimana Nabi 
Muhammad shallallahu alaihi wasallam menyuruh membaca atau tidak membaca Bismillah) 
melainkan hanya Hadis fi'li (menyaksikan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan/atau 
sahabat membaca / tidak membaca Bismillah), atau bukan Hadis Nabi melainkan Hadis Sahabat 
saja. 

(2) Karena Hadis Anas bin Malik r.a. adalah Hadis Sahih yang kontroversi maka dipakai Gaidah 
Ushul Figh dan Ilmu Hadits bahwa : 


“Yang menetapkan lebih didahulukan dari pada yang menidak- kan”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7282 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(3) Maka sandaran pihak yang men-sirr-kan tinggal Hadis Sahabat saja (Hadis nomor 7). 


Akhirnya Hamka menganggap bahwa yang dalilnya lebih kuat adalah dari pihak yang men- j-a-h-a- 
r-kan Bismillah. 


Namun demikian, karena kebenaran ijtihad itu hanya bersifat kemungkinan/relatif, Hamka tidak 
menghendaki sikap menang sendiri, serta tindakan satu fihak menuduh fihak lainnya Bid'ah. 
(Bid'ah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama yang tidak ada keterangannya dalam Al- 
Aur'an dan Sunnah). 


Memang kebenaran ijtihad bersifat kemungkinan/relatif, namun dalam permasalahan praktek 
sholat , kita dapat menanyakan kepada para ulama yang sholeh, dari kalangan ahlul bait, 
keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pengajaran tentang 
sholat dalam bentuk praktek yang mereka terima dari orang tua mereka turun temurun 


Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam melalui dua jalur yakni 


1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 


2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 


Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 


Silahkan telusuri apa yang disampaikan Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, 
sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke 
Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan 
Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan 
yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 
Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilallah 
Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat dengannya. 


Sejak abad 7 H di Hadramaut (Yaman), dengan keluasan ilmu, akhlak yang lembut, dan 
keberanian, Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash 
Shodig bin Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra beliau berhasil 
mengajak para pengikut Khawarij untuk menganut madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal 
jama'ah dalam akidah (itigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam 
Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama- 
ulama tasawuf yang muktabaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat. Di 
Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7283 ) 


dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al @ur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Prof.Dr.H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam majalah tengah bulanan “Panji 
Masyarakat” No.169/ tahun ke XV11 15 februari 1975 (4 Shafar 1395 H) halaman 37-38 
menjelaskan bahwa pengajaran agama Islam di negeri kita diajarkan langsung oleh para ulama 
keturunan cucu Rasulullah seperti Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung 
Jati. Berikut kutipan penjelasan Buya Hamka 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


“Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mempunyai empat anak-anak lelaki yang semuanya 
wafat waktu kecil dan mempunyai empat anak wanita. Dari empat anak wanita ini hanya satu 
saja yaitu (Siti) Fathimah yang memberikan beliau shallallahu alaihi wasallam dua cucu lelaki 
dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dua anak ini bernama Al-Hasan dan Al-Husain 
dan keturunan dari dua anak ini disebut orang Sayyid jamaknya ialah Sadat. Sebab Nabi 
sendiri mengatakan, “kedua anakku ini menjadi Sayyid (Tuan) dari pemuda-pemuda di Syurga'. 
Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif yang berarti 
orang mulia dan jamaknya adalah Asyraf. 


Sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang 
ketanah air kita ini. Sejak dari semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Pilipina. 
Harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam diseluruh Nusantara ini. 
Diantaranya Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif 
Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam 
ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayid dari keluarga 
Jamalullail, di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-@adri. Di Siak oleh keluaga 
Sayyid bin Syahab, Perlis (Malaysia) dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalullail. Yang dipertuan 
Agung 111 Malaysia Sayyid Putera adalah Raja Perlis. Gubernur Serawak yang ketiga, Tun 
Tuanku Haji Bujang dari keluarga Alaydrus. 


Kedudukan mereka dinegeri ini yang turun temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak 
negeri dimana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi Ulama. Mereka datang dari 
hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Fagih Al-Mugaddam. Yang banyak kita kenal 
dinegeri kita yaitu keluarga Alatas, Assegaf, Alkaff, Bafagih, Balfagih, Alaydrus, bin Syekh 
Abubakar, Alhabsyi, Alhaddad, Al Jufri, Albar, Almusawa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya ... 
..dan seterusnya. 


Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain dari Hadramaut (Yaman 
selatan), ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hejaz, keturunan syarif-syarif 
Makkah Abi Numay, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayid 
mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar didunia. Di negeri-negeri besar seperti 
Mesir, Bagdad, Syam dan lain-lain mereka adakan NAGIB, yaitu yang bertugas mencatat dan 
mendaftarkan keturunan-keturunan Sadat tersebut. Disaat sekarang umum- nya mencapai 36- 
37-38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fathimah Az-Zahra ra 
“““## akhir kutipan 


kekkkk 


Selengkapnya tentang ulama nenek moyang kita telah disampaikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2011/05/19/sejak-abad-ke-1-h/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7284 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sedangkan silsilah para Wali Songo pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2011/03/ 
silsilah-para-walisongo.ipg 

Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam , pada umumnya tinggal di Hadramaut, Yaman mengikuti sunnah kakek mereka 
Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan Iari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan 
buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak 


Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah 
akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman'. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau berkata, “Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
a-Maidah, Umar berkata, “Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, 'Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari'. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi' 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
“Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari Amru 
ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu 
Yaman'. 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7285 ) 


membenciku” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al Guran dan Hadits) sebagaimana Ulil 
Albab 


Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039) 


Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 
lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14) 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2161. Runtuhnya Ukhuwah Islamiyah Karena Perang 
Pemahaman 


Para ulama yang memuji ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama yang belum mengetahui gerakan 
ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal 
sekarang adalah kaum Zionis Yahudi 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum Zionis 
Yahudi 


Protokol Zionis yang ketujuh belas 


...Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi 
(termasuk Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang pada 
saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka 
berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan..... 


Salah satu slogan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Zionis Yahudi adalah “kembali kepada Al @uran dan As Sunnah dengan pemahaman Salafush 
Sholeh” yang bertujuan agar kaum muslim tidak merujuk kepada Imam Mazhab yang empat dan 
melakukan ijtihad dengan akal pikirannya sendiri secara otodidak (belajar sendiri) sehingga 
menimbulkan perselisihan karena perbedaan pemahaman atau pendapat yang ditimbulkan karena 
bukan ahli istidlal atau tidak berkompetensi untuk melakukan ijtihad dan istinbat. 


Pada hakikatnya mereka bukanlah mengikuti pemahaman Salafush Sholeh karena mereka tidak 
bertemu dengan Salafush Sholeh. 


Mereka adalah pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengangkat kembali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7286 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah sedangkan beliau tidak bertemu dengan ulama Ibnu 
Taimiyyah karena masa kehidupannya terpaut 350 tahun lebih. 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama yang menyalahgunakan kata salaf maupun khalaf untuk 
membenarkan upaya beliau menisbatkan diri atau tepatnya mengaku-ngaku mengikuti Salafush 
Sholeh. 


Ulama Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan 
mazhab Salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian itu 
darinya berdasarkan kesepakatan (para ulama) karena mazhab Salaf tidak lain kecuali 
kebenaran.” (Majmuu' Fataawa Ibnu Taimiyyah, IV/149) 


Tentulah ulama Ibnu Taimiyyah tidak bertemu dengan Salafush Sholeh sehingga mendapatkan 
atau mengetahui mazhab atau manhaj Salaf. 


Imam Mazhab yang empat yang masih bertemu dengan Salafush Sholeh tidak pernah 
menyampaikan adanya atau betapa pentingnya mazhab atau manhaj Salaf 


Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah al-Muhadzdzab berkata “dan tidak boleh bagi orang awam 
bermazhab dengan mazhab salah seorang daripada imam-imam di kalangan para Sahabat 
radhiallahu “anhum dan selain mereka daripada generasi awal, walaupun mereka lebih alim dan 
lebih tinggi darajatnya dibandingkan dengan (ulama') selepas mereka: hal ini karena mereka tidak 
meluangkan masa sepenuhnya untuk mengarang (menyusun) ilmu dan meletakkan prinsip-prinsip 
asas/dasar dan furu'/cabangnya. Tidak ada salah seorang daripada mereka (para sahabat) 
sebuah mazhab yang dianalisa dan diakui. Sedangkan para ulama yang datang setelah mereka 
(para sahabat) merupakan pendukung mazhab para Sahabat dan Tabien dan kemudian 
melakukan usaha meletakkan hukum-hukum sebelum berlakunya perkara tersebut, dan bangkit 
menerangkan prinsip-prinsip asas/dasar dan furu'/cabang ilmu seperti (Imam) Malik dan (Imam) 
Abu Hanifah dan selain dari mereka berdua.” 


Prof. Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam As-Salafiyyah: Marhalah Zamaniyyah 
Mubarakah, La Mazhab Islami yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit 
Gema Insani Press menjelaskan bahawasanya, “istilah salaf itu bukanlah suatu mazhab dalam 
Islam, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian mereka yang mengaku sebagai salafi, tetapi 
istilah salaf itu sendiri merujuk kepada suatu zaman awal umat Islam". 


Pada hakikatnya istilah mazhab atau manhaj Salaf tidak lebih dari upaya menghipnotis orang 
banyak agar mengikuti hasil ijtihad ulama Ibnu Taimiyyah walaupun dia tidak tidak dikenal 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Jadi mereka yang mengaku-ngaku bermanhaj salaf 
pada hakikatnya hanyalah pengikut ulama Ibnu Taimiyyah 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama kontroversial dalam arti banyak dibicarakan atau dibantah 
oleh para ulama terdahulu sebagaimana contohnya yang diuraikan dalam tulisan pada 
www.fb.com/media/set/?set-a.326602040738235.82964.187233211341786&amp”63Btype-3 atau 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Amat disayangkan kebanyakan orang mengenal ulama Ibnu Taimiyyah dan ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab adalah penerus Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Padahal mereka berdua tidak 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Ahmad bin Hambal. 


Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang akidah mereka yang semula atau 
dikenal sebagai para pengikut Mazhab Hambali, apakah akidah Imam Ahmad bin Hambal seperti 
akidah mereka ? Beliau menjawab : 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7287 ) 


oa delsy Lae abal y olglay Aalita Blak! Ulir Jang Olly as AI Gaby Ji ot da Anal pal Sain 1 ji ole 
Jas Las Sl ABI day G3 RAN ANJUN ya Read, Randi Jaal Sakadnd ABI ya diler oya JII ego AlI Ol yag dita dal yan 

Lag edan JUS Aa rd S0 IS P3 Ja Kyai Ole illa ya WP pb Keadely Reel oya LS Tale O peoaely O AI 
AI ayal 4 dala elly Oleh DASI Lay al Rebel ya eat JL dil ya Moml (ASI LYI la JI Ur yeni Alor 4 al 
Upin Ah ol Gl UNI ala ja seat Olay ad Al WS tem ya 


Akidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal -semoga Allah meridhoinya dan 
menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai tempat tinggalnya, adalah 
sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menyucikan Allah dari segala macam 
ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan menentang itu, baik itu berupa penetapan 
tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu jism (materi) dan sifat-sifat buruk lainnya, bahkan 
dari segala macam sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. Adapun ungkapan- 
ungkapan yang terdengar dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku sebagai pengikut imam 
mujtahid agung ini, yaitu bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu bertempat dan 
semisalnya, maka perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan tuduhan keji terhadap beliau. 
Semoga Allah melaknat orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau yang menuduh 
beliau dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan beliau darinya itu. 


Kalau ingin mengetahui itigod ulama yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal silahkan baca 
Terjemah kitab Daf'u Syubah At Tasybih bi-akaffi at-tanzib karya Imam Ibn Al Jauzi pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-jauzi.pdf karena Imam Ibn Al 
Jauzi adalah ulama yang sebenarnya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal yakni ulama yang 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Ahmad bin Hambal 


Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata dengan menukil permasalahan-permasalahan Ibnu 
Taimiyyah yang menyalahi kesepakatan umat Islam, yaitu : (Ibnu Taimiyyah telah berpendapat) 
bahwa alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan selalu makhluk bersama Allah. Ia telah 
menyandarkan alam dengan Dzat Allah Swt bukan dengan perbuatan Allah secara ikhtiar, 
sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan yang demikian itu. Ibnu Taimiyyah juga berkeyakinan 
adanya jisim pada Allah Swt, arah dan perpindahan. Ia juga berkeyakinan bahwa Allah tidak lebih 
kecil dan tidak lebih besar dari Arsy. Sungguh Allah maha Suci atas kedustaan keji dan buruk ini 
serta kekufuran yang nyata “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 116) 


Ulama Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran dalam i'tigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh 
para godhi dan para ulama ahli figih dari empat madzhab dan diputuskan hukuman penjara agar 
ulama Ibnu Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di 
penjara sebagaimana dapat diketahui dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/04/13/ke-langit-dunia 

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat yang telah diakui dan disepakati oleh jumhur ulama yang sholeh dari dahulu sampai 
sekarang sebagai pemimpin atau imam ijtihad kaum muslim (Imam Mujtahid Mutlak) 


Beliau (Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamy) berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu 
dengarkan apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7288 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


selain keduanya dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan 
Allah telah menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan 
penghalang atas pandangannya. Maka siapakah yang mampu member petunjuk atas orang yang 
telah Allah jauhkan?” (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 


Seharusnya karya-karya ulama Ibnu Taimiyyah telah terkubur sejak lama karena dilarang untuk 
dibaca oleh ulama-ulama terdahulu namun entah mengapa 350 tahun kemudian setelah beliau 
wafat, karya-karya beliau sampai dan dipelajari kembali oleh ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab. 


Jadi ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjasa mengangkat kembali pola pemahaman 
ulama Ibnu Taimiyyah. 


Runtuhnya ukhuwah Islamiyah kalau kita telusuri lebih dalam dan jauh maka salah satu 
penyebabnya adalah segelintir kaum muslim mengikuti pola pemahaman ulama Muhammad bin 
Abdul Wahhab yang berujung kepada mengikuti pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah 


Belajar dari apa yang di alami bangsa kita dahulu sebagaimana yang telah disampaikan dalam 


tulisan — pada — http:/lmutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/20/penyesalan-tuanku/ — terurai 
penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas perang Paderi dari tahun 1821 M s/d 1832 M 


Sejak awal 1833 M, perang itu berubah menjadi perang antara masyarakat Minangkabau yang 
telah bersatu melawan Belanda setelah penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas ajaran Wahabi (Haji 
Miskin dan kawan kawannya) 


Dalam tulisan Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB)—ihat transliterasinya oleh Sjafnir Aboe Nain 
(Padang: PPIM, 2004) , terefleksi rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan Kaum 
Paderi terhadap sesama orang Minang dan Mandailing. 


Tuanku Imam Bonjol sadar bahwa perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama. “Adapun 
hukum Kitabullah banyaklah yang terlampau dek oleh kita. Bagaimana pikiran kita?” (Adapun 
banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?), demikian 
tulis Tuanku Imam Bonjol dalam MTIB (hlm.39). 


Sebelum meninggal-dunia, Imam Bonjol sempat berwasiat kepada putranya. “Akui hak para 
penghulu adat,” pesannya. “Taati mereka. Kalau ini tidak bisa ditaati, maka ia bukan penghulu 
yang benar dan hanya memiliki gelar saja. Sedapat mungkin, setialah pada adat. Dan kalau 
pengetahuannya belum cukup, pelajarilah dua puluh sifat-sifat Allah”. 


Dari wasiat Imam Bonjol untuk mempelajari kembali “dua puluh sifat-sifat Allah” adalah pengakuan 
beliau bahwa “pembagian tauhid jadi tiga” telah menjadi faktor terpenting dan dominan yang 
menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme 


Begitupula Abuya Prof. Dr. Assayyid Muhammad Bin Assayyid Alwi Bin Assayyid Abbas Bin 
Assayyid Abdul Aziz Almaliki Alhasani Almakki Alasy'ari Assyadzili dalam makalahnya pada 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulgo'dah 1424 H di Makkah al 
Mukarromah mengatakan bahwa pembagian tauhid jadi tiga sebagai faktor dominan di antara 
faktor terpenting dan dominan yang menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme. 
Pembagian (tagsiim) tersebut tak lebih merupakan ijtihad yang dipaksakan dalam masalah 
ushuluddin serta tak ubahnya seperti tongkat yang berfungsi membuat perpecahan di antara umat 
Islam dengan konsekuensi hukumnya yang memunculkan sebuah konklusi bahwa kebanyakan 
umat Islam telah kafir, menyekutukan Allah, dan lepas dari tali tauhid. 


Contoh radikalisme dapat kita ketahui dari tulisan pada http://allangkati.blogspot.com/2010/07/ 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7289 ) 


keganasan-wahabi-di-pakistan.html 
"“"## awal kutipan 


keke 


Para pengikut ajaran wahhabi adalah kelompok yang sangat membencikan orang-orang sufi 
dan mengkafirkan mereka, mereka menganggap bahwa orang -orang sufi menyembah 
kuburan-kubura wali sehingga halal darahnya di bunuh, pemahaman ini bersumber dari agidah 
mereka yang menyatakan bahwa tauhd itu terbagi kepada tiga bahagian, tauhid Rububiyah, 
tauhid Uluhiyah, tauhid asma' dan sifat, orang-orang sufi hanya percaya dengan tauhid 
rububiyyah dan tidak menyakini tauhid uluhiyyah, sebab itulah mereka kafir dan boleh di 
bunuh, bahkan mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir gurasy lebih bagus tauhidnya 
daripada orang-orang sufi 

“““akhir kutipan 


kekkk 


Kasus bom di Masjid Polresta Cirebon pada hakikatnya ditimbulkan karena segelintir kaum muslim 
mengikuti pola pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berujung kepada 
mengikuti pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah sehingga manusia yang telah bersyahadat 
saling membunuh 


Begitu pula apa yang terjadi di Somalia ataupun Afghanistan di mana manusia-manusia yang telah 
bersyahadat saling bunuh, pada hakikatnya ditimbulkan karena segelintir kaum muslim mengikuti 
pola pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berujung kepada mengikuti pola 
pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya lagi: “Apakah kamu yang telah membunuhnya? ' 
Dia menjawabnya, Ya. Beliau bertanya lagi: “Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan 
kalimat, Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah', jika di hari kiamat kelak ia datang 
(untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti? " (HR Muslim 142) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bukannya mengkhawatirkan umatnya berbuat syirik namun 
beliau lebih mengkhawatirkan umatnya egois, individualis dan berlomba-lomba dengan kekayaan 
bumi, harta dunia. kekuasaan dan saling membunuh. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku lebih dahulu wafat daripada kalian, dan aku 
menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh telah melihat telagaku sekarang, dan aku 
diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, saya tidak 
mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun yang justru aku khawatirkan 
atas kalian adalah kalian bersaing terhadap kekayaan-kekayaan bumi.” (HR Bukhari 5946) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Aku mendahului kalian ke telaga. Lebar telaga itu 
sejauh antara Ailah ke Juhfah. Aku tidak khawatir bahwa kalian akan kembali musyrik 
sepeninggalku. Tetapi yang aku takutkan ialah kamu terpengaruh oleh dunia. Kalian berlomba- 
lomba untuk mendapatkannya kemudian berbunuh-bunuhan, dan akhirnya kalian musnah seperti 
kemusnahan umat sebelum kalian”. (HR Muslim 4249) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang 
aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah 
dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian lalu 
kalian berlomba-loba untuk memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba 
memperebutkannya sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah 
membinasakan mereka.” (HR Bukhari 2924) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata kepada kaum Anshar, “sepeninggalku nanti, akan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7290 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kalian jumpai sikap atsarah (sikap egoism, individualisme, orang yang mementingkan dirinya 
sendiri dan kelompok). Maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku dan tempat 
yang dijanjikan untuk kalian adalah telaga al-Haudl (di surga)” . (HR Bukhari 350). 


Runtuhnya ukhuwah Islamiyah selain disebabkan oleh mereka yang menyalahgunakan kata salaf 
yang arti sebenarnya hanyalah terdahulu, disebabkan pula oleh mereka yang menyalahgunakan 
kata syiah yang arti sebenarnya hanyalah pengikut. Mereka mengaku-ngaku mengikuti ahlul bait 
dan menamakan diri mereka sebagai kaum syiah namun pada kenyataannya mereka mengikuti 
hasil ijtihad imam-imam mereka sendiri 


Contohnya Syiah Zaidiyah pada masa kini pada hakikatnya tidak lagi murni mengikuti mazhab 
Zaidiyyah. 


Salah satu ulama Zaidiyyah, Imam Ahmad as-Syarafiy (w. 1055 H) menegaskan bahwa: “Syi'ah 
Zaidiyah terpecah kepada tiga golongan, yaitu: Batriyah, Jaririyah, dan Garudiyah. Dan konon ada 
yang membagi sekte Zaidiyah kepada: Shalihiyah, Sulaimaniyah dan Jarudiyah. Dan pandangan 
Shalihiyah pada dasarnya sama dengan pandangan Batriyyah. Dan sekte Sulaymaniyah 
sebenarnya adalah Jarririyah. Jadi ketiga sekte tersebut merupakan golongan-golongan Syi'ah 
Zaidiyyah pada era awal. Ketiga sekte inipun tidak berafiliasi kepada keturunan Ahlu Bait sama 
sekali. Mereka hanyalah sekedar penyokong berat imam Zaid ketika terjadi revolusi melawan Bani 
Umayah, dan mereka ikut berperang bersama imam Zaid. 


Menurut pendapat Dr. Samira Mukhtar al-Laitsi dalam bukunya (Jihad as-Syi'ah), ketiga sekte 
tersebut merupakan golongan Syi'ah Zaidiyyah di masa pemerintahan Abbasiah. Dan mayoritas 
dari mereka ikut serta dalam revolusi imam Zaid. Dan ketiga sekte tersebut dianggap paling 
progresif dan popular serta berkembang pesat pada masa itu. Dan setelah abad kedua, gerakan 
Syi'ah Zaidiyah yang nampak di permukaan hanyalah sekte Garudiyah. Hal ini disebabkan karena 
tidak ditemukannya pandangan-pandangan yang dinisbahkan kepada sekte Syi'ah Zaidiyah 
lainnya. 


Pada hakikatnya mereka tidak lagi mengikuti pendiri mazhab Zaidiyyah yakni Imam Zaid bin Ali bin 
Husein bin Ali bin Abi Thalib. 


Mereka termasuk yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad terbuka luas sehinga mereka mengikuti 
hasil ijtihad imam-imam mereka sendiri. 


Mereka salah memahami perkataan ulama seperti Imam Syaukani: “Seseorang yang hanya 
mengandalkan taglid seumur hidupnya tidak akan pernah bertanya kepada sumber asli yaitu 
“Guran dan Hadits”, dan ia hanya bertanya kepada pemimpin mazhabnya. Dan orang yang 
senantiasa bertanya kepada sumber asli Islam tidak dikatagorikan sebagai Mugallid (pengikut)” 


Mengharamkan taglid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba' dalam arti mengikuti pendapat orang 
disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa 
sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. 


Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat 
Hasyiyah ad-Dimyathi “ala syarh al- Waragat hal 23 pada baris ke-12). 


Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja 
dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. Dalam 
artian mereka sama-sama mugallid, sama-sama taglid dan memerima pendapat orang tanpa 
mengetahui dalilnya. 

Yang disebut muttabi 


pu 


bukan mugallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7291 


(mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidial dengan segala 
kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. 


Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar atau 
membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk ahli 
istidlal maka dia tidak termasuk muttabi' yang telah terbebas dari ikatan taglid. 


Pendek kata arti ittiba' yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang mujtahid 
mengikuti ijtihad mujtahid yang lain. 


Kalau kaum syiah benar-benar mengikuti para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, 
keturunan cucu Rasulullah maka mereka akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Al Imam Al 
Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan 
yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam 
Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf 
dan orang orang yang setingkat mereka dan yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih 
Almugoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat 
dengannya, sampai ke Imam Al Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa dan orang orang yang setingkat 
dengannya. 


Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Jafar Ash Shodig bin 
Muhammad Al Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra menganut madzhab Syaff'i 
dalam figih , Ahlus Sunnah wal jama'ah dalam akidah (i'tigod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab 
Imam Syafi'i) dan Imam Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang 
ihsan mengikuti ulama-ulama tasawuf yang muktabaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab 
yang empat. Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, 
terus berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “Ideal” 
karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al Gur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Berikut tambahan perkataan ulama yang membantah hasil ijtihad yang dilakukan oleh ulama Ibnu 
Taimiyyah 


Al Hafizh Ibnu Hajar (W 852 H) menukil dalam kitab ad-Durar al Kaminah juz I, hlm. 154-155 
bahwa para ulama menyebut Ibnu Taimiyah dengan tiga sebutan: Mujassim, Zindig, Munafig. 


Ibnu Hajar menyatakan: Ibnu Taimiyah menyalahkan sayyidina “Umar ibn al Khaththab , “dia 
menyatakan tentang sayyidina Abu Bakr ash-Shiddig bahwa beliau masuk Islam di saat tua renta 
dan tidak menyadari betul apa yang beliau katakan (layaknya seorang pikun). Sayyidina Utsman 
ibn “Affan, masih kata Ibnu Taimiyah- mencintai dan gandrung harta dunia (materialis) dan 
sayyidina “Ali ibn Abi Thalib menurutnya- salah dan menyalahi nash al-@uran dalam 17 
permasalahan, “Ali menurut Ibnu Taimiyah tidak pernah mendapat pertolongan dari Allah ke 
manapun beliau pergi, dia sangat gandrung dan haus akan kekuasaan dan dia masuk Islam di 
waktu kecil padahal anak kecil itu Islamnya tidak sah”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7292 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ibnu Hajar al Haytami (W 974 H) dalam karyanya Hasyiyah al Idlah fi Manasik al Hajj Wa al 
'Umrah li an-Nawawi, hlm. 214 menyatakan tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang mengingkari 
kesunnahan safar (perjalanan) untuk ziarah ke makam Rasulullah shallallahu “alayhi wasallam: 
“Janganlah tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan ziarah ke makam 
Rasulullah,karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh Allah seperti 
dikatakan oleh al “Izz ibn Jama'ah. At-Tagiyy as-Subki dengan panjang lebar juga telah 
membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan 
penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci 
Allah, Maha Suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan atheis. Ibnu Taimiyah menisbatkan 
hal-hal yang tidak layak bagi Allah, ia menyatakan Allah memiliki arah, tangan, kaki, mata (yang 
merupakan anggota badan) dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya, Demi Allah ia telah dikafirkan 
oleh banyak para ulama, semoga Allah memperlakukannya dengan kedilan-Nya dan tidak 
menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukan Ibnu Taimiyah terhadap 
Syari'at Allah yang mulia ini”. 


Pengarang kitab Kifayatul Akhyar SyekhTagiyy ad-Din al Hushni (W 829 H), setelah menuturkan 
bahwa para ulama dari empat madzhab menyatakan Ibnu Taimiyah sesat, dalam kitabnya Daf'u 
Syubah Man Syabbaha Wa tamarrada beliau menyatakan: “Maka dengan demikian, kekufuran 
Ibnu Taimiyah adalah hal yang disepakati oleh para ulama”. 


Adz-Dzahabi (Mantan murid Ibnu Taimiyah) dalam risalahnya Bayan Zaghal al Ilmi wa ath-Thalab, 
hlm 17 berkata tentang Ibnu Taimiyah: "Saya sudah lelah mengamati dan menimbang sepak 
terjangnya (Ibnu Taimiyah), hingga saya merasa bosan setelah bertahun-tahun menelitinya. Hasil 
yang saya peroleh: ternyata bahwa penyebab tidak sejajarnya Ibnu Taimiyah dengan ulama Syam 
dan Mesir serta ia dibenci, dihina, didustakan dan dikafirkan oleh penduduk Syam dan Mesir 
adalah karena ia sombong, terlena oleh diri dan hawa nafsunya ('ujub), sangat haus dan 
gandrunguntuk mengepalai dan memimpin para ulama dan sering melecehkan para ulama besar. 


Adz-Dzahabi melanjutkan: “Sesungguhnya apa yang telah menimpa Ibnu Taimiyah dan para 
pengikutnya, hanyalah sebagian dari resiko yang harus mereka peroleh, janganlah pembaca 
ragukan hal ini”. Risalah adz-Dzahabi ini memang benar adanya dan ditulis oleh adz-Dzahabi 
karena al Hafizh as-Sakhawi (W 902 H) menukil perkataan adz-Dzahabi ini dalam bukunya al I'lan 
bi at- Taubikh, hlm. 77. 


Al Hafizh Abu Sa'id al “Ala-i (W 761 H) yang semasa dengan Ibnu Taimiyah juga mencelanya. Abu 
Hayyan al Andalusi (W 745 H) juga melakukan hal yang sama, sejak membaca pernyataan Ibnu 
Taimiyah dalam Kitab al 'Arsy yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah duduk di atas Kursi dan telah 
menyisakan tempat kosong di Kursi itu untuk mendudukkan Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi 
wasallam bersama-Nya”, beliau melaknat Ibnu Taimiyah. Abu Hayyan mengatakan: “Saya melihat 
sendiri hal itu dalam bukunya dan saya tahu betul tulisan tangannya”. Semua ini dituturkan oleh 
Imam Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsirnya yang berjudul an-Nahr al Maadd min al Bahr al 
Muhith 


Berikut penuturan seorang ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyyah yaitu Ibnu Syakir Al- 
Kutuby dalam salah satu kitab tarikhnya juz 20 yang telah diabadikan oleh seorang ulama besar 
dari kalangan Ahlus sunnah yang terkenal di seluruh penjuru dunia yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al- 
Astgolani dalam kitabnya “ Ad-Duroru Al-Kaaminah “ dan beliau juga penyarah kitab Shohih 
Bukhori yang dinamakan Fathu Al-Bari. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7293 ) 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Sidang Pertama : “Di tahun 705 di hari ke delapan bulan Rajab, Ibnu Taimiyyah disidang dalam 
satu majlis persidangan yang dihadiri oleh para penguasa dan para ulama ahli figih di hadapan 
wakil sulthon. Maka Ibnu Taimiyyah ditanya tentang agidahnya, lalu ia mengutarakan sedikit 
dari agidahnya. Kemudian dihadirkan kitab agidahnya Al-Wasithiyyah dan dibacakan dalam 
persidangan, maka terjadilah pembahasan yang banyak dan masih ada sisa pembahasan 
yang ditunda untuk sidang berikutnya. 


Dan di tahun 707 hari ke-6 bulan Rabi'ul Awwal hari kamis, Ibnu Taimiyyah menyatakan 
taubatnya dari akidah dan ajaran sesatnya di hadapan para ulama Ahlus sunnah wal jama'ah 
dari kalangan empat madzhab, bahkan ia membuat perjanjian kepada para ulama dan hakim 
dengan tertulis dan tanda tangan untuk tidak kembali ke ajaran sesatnya, namun setelah itu ia 
pun masih sering membuat fatwa-fatwa nyeleneh dan mengkhianati surat perjanjiannya hingga 
akhirnya ia mondar-mandir masuk penjara dan wafat di penjara sebagaimana nanti akan 
diutarakan ucapan dari para ulama. 


Berikut ini pernyataan Ibnu taimiyyah tentang pertaubatannya : 
BA og BAE pb yag WIN AKAN ALS Wi ya Rise yag AI Kolaka (AU Gama Ole AI Cp Ol oil (SAI cal adl 
FI JP dg G oasel SA, CLUS ay 2 Yg Boy Yg Slot BE BV ya Ga 0 Ny 
VP SUS lag Y Ja et SIMAS del Yy co alby Aisi Ie md) Ug poli Aolahl JUL de ai Jab 3, ya) ? coy 
AS ym AL VI 3 Plan Y Jp NAS Sol Y ad Jail Lah Ip alga 3 IS Sya 3 Iya 
M3 SE ii de BLS CJ yah SULE Tila HI La JS) CO sel Keladi JB LAS o,Alby diksi 
IS ep II Hey ain lai A3 Aan sega UB ASI AL Gada V Le Tana af GL INA Ah RS BL IS bl ya 
AE la ymsadl aga MISI (Aa er KE AS 0 Ab WS Gee UG A3) jl ola Gay an LIS EL 
Alan y pama Ain AYI Kh 
“Segala puji bagi Allah yang aku yakini bahwa di dalam Al-Guran memiliki makna yang berdiri 
dengan Dzat Allah Swt yaitu sifat dari sifat-sifat Dzat Allah Swt yang maha dahulu lagi maha 
azali dan al-@uran bukanlah makhlug, bukan berupa huruf dan suara, bukan suatu keadaan 


bagi makhluk sama sekali dan juga bukan berupa kertas dan tinta dan bukan yang lainnya. 
Dan aku meyakini bahwa firman Allah Swt “ 

Got PI de ya 
adalah apa yang telah dikatakan oleh para jama'ah (ulama) yang hadir ini dan bukanlah istawa 
itu secara hakekat dan dhohirnya, dan aku pun tidak mengetahui arti dan maksud yang 
sesungguhnya kecuali Allah Swt, bukan istawa secara hakekat dan dhohir seperti yang 
dinyatakan oleh jama'ah yang hadir ini. Semua yang bertentangan dengan akidah ini adalah 
batil. Dan semua apa yang ada dalam tulisanku dan ucapanku yang bertentangan dari semua 
itu adalah batil. Semua apa yang telah aku tulis dan ucapkan sebelumnya adalah suatu 
penyesatan kepada umat atau penisbatan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Swt, maka aku 
berlepas diri dan menjauhkan diri dari semua itu. Aku bertaubat kepada Allah dari ajaran yang 
menyalahi-Nya. Dan semua yang aku dan aku ucapkan di kertas ini maka aku dengan suka 
rela tanpa adanya paksaan “ Telah menulisnya : (Ahmad Ibnu Taimiyyah) Kamis, 6-Rabiul 
Awwal-707 H. 

Di atas surat pernyaan itu telah ditanda tangani di bagian atasnya oleh Ketua hakim, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7294 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Badruddin bin jama'ah. Pernyataan ini telah disaksikan, diakui dan ditanda tangani oleh : — 
Muhammad bin Ibrahim Asy-Syafi'i, beliau menyatakan : 
OSN mn 3 deL AS LJK gais Spsl 
(Aku mengakui segala apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah ditanggal tersebut) — 
Abdul Ghoni bin Muhammad Al-Hanbali : 
aah US La Ja D ysl 
(Aku mengakui apa yang telah dinyatakannya) - Ahmad bin Rif'ah — Abdul Aziz An-Namrowi : 
Mb ii 
(Aku mengakuinya) - Ali bin Miuhammad bin Khoththob Al-Baji Asy-Syafi' : 
aja Mb ji 
(Aku mengakui itu dengan tanggalnya) — Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Husaini : 
LG Goat WS 
(Ini terjadi di hadapanku dengan tanggalnya) -— Abdullah bin jama'ah (Aku mengakuinya) - 
Muhammad bin Utsman Al-Barbajubi : 
Gores A3 Ulu jat 
(Aku mengakuinya dan menulisnya dihadapanku). 
Mereka semua adalah para ulama besar di masa itu salah satunya adalah syaikh Ibnu Rif'ah 
yang telah mengarang kitab Al-Matlabu Al-'Aali “ syarah dari kitab Al-Wasith imam Ghozali 
sebanyak 40 jilid. 
Namun faktanya Ibnu Taimiyah tidak lama melanggar perjanjian tersebut dan kembali lagi 
dengan ajaran-ajaran menyimpangnya. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang ulama : 
JSLSYI 3 Aoa dole JJ mera INA Hadi Bole ya LS Akil yag 00142 Asasi Cl JATI Gm SUS Jean Gak | SI. 
“Akan tetapi tidak lama setelah itu Ibnu Taimiyyah melanggar perjanjian dan pernyataannya itu 
sebegaimana kebiasaan para imam sesat dan ia kembali pada kebiasaan lamanya di dalam 
menyesatkan umat " 


Sidang kedua : Diadakan hari jum'ah hari ke-12 dari bulan Rajab. Ikut hadir saat itu seorang 
ulama besar Shofiyuddin Al-Hindiy. Maka mulailah pembahasan, mereka mewakilkan kepada 
syaikh Kamaluddin Az-Zamalkani dan akhirnya beliau memenangkan diskusi itu, beliau telah 
membungkam habis Ibnu Taimiyyah dalam persidangan tersebut. Ibnu Taimiyyah merasa 
khawatir atas dirinya, maka ia member kesaksian pada orang-orang yang hadir bahwa ia 
mengaku bermadzhab Syafi'l dan beragidah dengan agidah imam Syafi'i. Maka orang-orang 
ridho dengannya dan mereka pun pulang. 


Sidang ketiga : Sebelumnya Ibnu Taimiyyah mengaku bermadzhab Syafi'l, namun pada 
kenyataannya ia masih membuat ulah dengan fatwa-fatwa yang aneh-aneh sehingga banyak 
mempengaruhi orang lain. Maka pada akhir bulan Rajab, para ulama ahli figih dan para godhi 
berkumpul di satu persidangan yang dihadiri wakil shulthon saat itu. Maka mereka semua 
saling membahas tentang permasalahan agidah dan berjalanlah persidangan sbgaiamana 
persidangan yang pertama. Setelah beberapa hari datanglah surat dari sulthon untuk 
berangkat bersama seorang utusan dari Mesir dengan permintaan ketua godhi Najmuddin. 


Di antara isi surat tersebut berbunyi “ Kalian mengetahui apa yang terjadi di tahun 98 tentang 
agidah Ibnu Taimiyyah “. Maka mereka bertanya kepada orang-orang tentang apa yang terjadi 
pada Ibnu Taimiyyah. Maka orang-orang mendatangkan agidah Ibnu Taimiyyah kepada godhi 
Jalaluddin Al-@uzwaini yang pernah dihadapkan kepada ketua godhi imamuddin. Maka 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7295 ) 


mereka membincangkan masalah ini kepada Raja supaya mengirim surat untuk masalah ini 
dan raja pun mnyetujuinya. Kemudian setelah itu Raja memerintahkan syamsuddin 
Muhammad Al-Muhamadar Ibnu untuk mendatangi Ibnu Taimiyyah dan ia pun berkata kepada 
Ibnu Taimiyyah “ Raja telah memerintahkanmu untuk pergi esok hari. Maka Ibnu Taimiyyah 
berangkat ditemani oleh dua Abdullah dan Abdurrahman serta beberapa jama'ahnya. 


Sidang keempat : Maka pada hari ketujuh bulan Syawwal sampailah Ibnu Taimiyyah ke Mesir 
dan diadakan satu persidangan berikutnya di benteng Kairo di hadapan para godhi dan para 
ulama ahli figih dari empat madzhab. Kemudian syaikh Syamsuddin bin Adnan Asy-Syafi'l 
berbicara dan menyebutkan tentang beberapa fasal dari agidah Ibnu Taimiyyah. Maka Ibnu 
Taimiyyah memulai pembicaraan dengan pujian kepada Allah Swt dan berbicara dengan 
pembicaraan yang mengarah pada nasehat bukan pengklarifikasian. Maka dijawab “ Wahai 
syaikh, apa yang kau bicarakan kami telah mengetahuinya dan kami tidak ada hajat atas 
nasehatmu, kami telah menampilkan pertanyaan padamu maka jawablah ! “. Ibnu Taimiiyah 
hendak mengulangi pujian kepada Allah, tapi para ulama menyetopnya dan berkata “ Jawablah 
wahai syaikh “. Maka Ibnu Taimiyyah terdiam “. Dan para ulama mengulangi pertanyaan 
berulang-ulang kali tapi Ibnu Taimiyyah selalu berbeli-belit dalam berbicara. Maka seorang 
godhi yang bermadzhab Maliki memerintahkannya untuk memenjarakan Ibnu Taimiyyah di 
satu ruangan yang ada di benteng tersebut bersama dua saudaranya yang ikut bersamanya 
itu. Begitu lamanya ia menetap di penjara dalam benteng tersebut hingga ia wafat dalam 
penjara pada malam hari tanggal 22, Dzulgo'dah tahun 728 H. 

akhir kutipan "““ 


kekk 


Berikut adalah nama-nama para ulama yang semasa dengan Ibnu Taimiyah (W 728 H) dan 
berdebat dengannya atau yang hidup setelahnya dan membantah serta menyerang 
pendapatpendapatnya. Mereka adalah para ulama dari empat madzhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan 
Hanbali : 

1. Al Gadli al Mufassir Badr ad-din Muhammad bn Ibrahim ibn Jama'ah asy-Syafi'i (W 733H). 

2. Al Gadli Muhammad ibn al Hariri al Anshari a Hanafi. 

3. Al Gadli Muhammad ibn Abu Bakar al Maliki 

4. Al Gadli Ahmad ibn “Umar al Magdisi al Hanbali Dengan fatwa empat Gadli (hakim) dari empat 
madzhab ini, Ibnu Taimiyah dipenjara pada tahun 762 H. Peristiwa ini diuraikan dalam “Uyun at- 
Tawarikh karya Ibnu Syakir al Kutubi, Najm al Muhtadi wa Rajm al Mu'tadi karya Ibn al Mu'allim al 
Gurasyi. 

5. Syekh Shalih ibn Abdillah al Batha-ihi, pimpinan para ulama di Munaybi' ar-Rifa'i, kemudian 
menetap di Damaskus dan wafat tahun 707 H. Beliau adalah salah seorang yang menolak 
pendapat Ibnu Taimiyah dan membantahnya seperti dijelaskan oleh Ahmad al-Witri dalam 
karyanya Raudlah an- Nazhirin wa Khulashah Managib ash-Shalihin. Al Hafizh Ibnu Hajar al 
“Asgalani juga menuturkan biografi Syekh Shalih ini dalam ad-Durar al Kaminah. 

6. Syekh Kamal ad-Din Muhammad ibn Abu al Hasan Ali as-Siraj ar-Rifa'i al Gurasyi dalamTuffah 
al Arwah wa Fattah al Arbah. Beliau ini semasa dengan Ibnu Taimiyah. 

1. Gadli al @udlah (Hakim Agung) di Mesir, Ahmad ibn Ibrahim as-Surrruji al Hanafi (W710 H) 
dalam 'tiraadlat “Ala Ibn Taimiyah fi “Ilm al Kalam. 

8. Gadli al @udlah (Hakim Agung) madzhab Maliki di Mesir, Ali ibn Makhluf (W 718 H). Beliau 
berkata: “Ibnu Taimiyah berkeyakinan Tajsim. Dalam madzhab kami, orang yang meyakini ini telah 
kafir dan wajib dibunuh”. 

9. Asy-Syekh al Fagih Ali ibn Ya'gub al Bakri (W 724 H). Ketika Ibnu Taimiyah datang ke Mesir 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7296 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


beliau mendatanginya dan mengingkari pendapat-pendapatnya . 
10. Al Fagih Syams ad-Din Muhammad ibn “Adlan asy-Syafi'i (W 749 H). Beliau mengatakan: 
“Ibnu Taimiyah berkata, Allah di atas “Arsy dengan keberadaan di atas yang sebenarnya, Allah 
berbicara (berfirman) dengan huruf dan suara”. 
11. Al Hafizh al Mujtahid Tagiyy ad-Din as-Subki (W 756 H) dalam berapa karyanya: 

— Al Itibar Bi Baga al Jannah Wa an-Nar 

- Ad-Durrah al Mudliyyah Fi ar-Radd “Ala Ibn Taimiyah 

- Syifa as-Sagam fi Ziyarah Khairi al Anam 

- An-Nazhar al Muhaggaga fi al Halif Bi ath-Thalag al Mw'allag 

- Nagd al ljtima' Wa al Iftirag fi Masa-il alAyman wa ath-Thalag 

- at-Tahgig fi Mas-alah at Ta'lig 

- Raf asy-Syigag “An Mas-alah ath-Thalag. 
12. Al Muhaddits al Mufassir al Ushuli al Fagih Muhammad ibn “Umar ibn Makki, yang lebih dikenal 
dengan Ibn al Murahhil asy-Syafi'i (W 716 H) beliau membantah dan menyerang Ibnu Taimiyah. 
13. Al Hafizh Abu Sa'id Shalah ad-Din al 'Ala-i (W. 761 H). Beliau mencela Ibnu Taimiyah seperti 
dijelaskan dalam: 

- Dzakha-ir al @ashr fi Tarajim Nubala al “Ashr, hlm .32-33, buah karya Ibnu Thulun. 

- Ahadits Ziyarah Gabr an-Nabi Shallallahu “alayhi wasallam. 
14. Gadli al @udlah (Hakim Agung) di al Madinah al Munawwarah: Abu Abdillah Muhammad ibn 
Musallam ibn Malik ash-Shalihi al Hanbali (W 762 H). 
15. Syekh Ahmad ibn Yahya al Kullabi al Halabi yang lebih dikenal dengan Ibn Jahbal (W 733 H). 
Beliau semasa dengan Ibnu Taimiyah dan menulis sebuah risalah untuk membantahnya, berjudul 
Risalah fi Nafyi al Jihah, yakni menafikan Jihah (arah) bagi Allah. 
16. Al Gadli Kamal ad-Din ibn az-Zumallakani (W 727 H). Beliau mendebat Ibnu Taimiyah dan 
menyerangnya dengan menulis dua risalah bantahan tentang masalah talak dan ziarah ke makam 
Rasulullah. 
17. Al Gadli Kamal Shafiyy ad-Din al Hindi (W715 H), beliau mendebat Ibnu Taimiyah. 
18. Al Fagih al Muhaddits “Ali ibn Muhammad al Bajiyy asy-Syafi'i (W 714 H). Beliau mendebat 
Ibnu Taimiyah dalam empat belas majelis dan berhasil membungkamnya. 
19. Al Mu-arrikh al Fagih al Mutakallim al Fakhr Ibn al Mu'allim al Gurasyi (W 725 H) dalam 
karyanya Najm al Muhtadi wa Rajm al Mur'tadi. 
20. Al Fagih Muhammad ibn “Ali ibn “Ali al Mazini ad-Dahhan ad-Dimasygi (W 721 H) dalam dua 
risalahnya: 

- Risalah fi ar-Radd “Ala Ibn Taimiyah fi Masalahath-Thalag. 

- Risalah fi ar-Radd “Ala Ibn Taimiyah fi Masalah az-Ziyarah. 
21. Al Fagih Abu al Gasim Ahmad ibn Muhammad asy-Syirazi (W 733 H) dalam karyanya Risalah 
fi ar-Radd “Ala ibn Taimiyah.. 
22. Al Fagih al Muhaddits Jalal ad-Din Muhammad al Gazwini asy-Syafi'i (W 739 H) 
23. Surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Sultan Ibnu @alawun (W 741 H) untuk 
memenjarakannya. 
24. Al Hafizh adz-Dzahabi (W 748 H). la semasa dengan Ibnu Taimiyah dan membantahnya 
dalam dua risalahnya : — Bayan Zaghal al “lm wa ath-Thalab. — An-Nashihah adz-Dzahabiyyah 
25. Al Mufassir Abu Hayyan al Andalusi (W 745 H) dalam Tafsirnya: An-Nahr al Maadd Min al 
Bahr al Muhith. 
26. Syekh “Afif ad-Din Abdullah ibn As'ad al Yafi'i al Yamani al Makki (W 768 H). 
28. Al Fagih Taj ad-Din as-Subki (W 771 H) dalam karyanya Thabagat asy-Syafi'iyyah alKubra. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7297 ) 


29. Al Muarrikh Ibnu Syakir al Kutubi (W 764H): murid Ibnu Taimiyah dalam karyanya :Uyun at- 
Tawarikh. 

30. Syekh “Umar ibn Abu al Yaman al Lakhami al Fakihi al Maliki (W 734 H) dalam at-Tuhfah al 
Mukhtarah Fi ar-Radd “Ala Munkir az-Ziyarah. 

31. Al Gadli Muhammad as-Sa'di al Mishri al Akhna-i (W 750 H) dalam al Magalah al Mardhiyyah fi 
ar-Radd “Ala Man Yunkir az- Ziyarah al-Muhammadiyyah. Buku ini dicetak dalam satu rangkaian 
dengan Al-Barahin as- Sathi'ah karya Al 'Azami. 

32. Syekh Isa az-Zawawi al Maliki (W 743 H) dalam Risalah fi Mas-alah ath- Thalag 

33. Syekh Ahmad ibn Utsman at-Turkamani al- Juzajani al Hanafi (W 744 H) dalam al Abhatsal 
Jaliyyah fi ar-Radd “Ala Ibn Taimiyah. 

34. Al Hafizh Abd ar-Rahman ibn Ahmad, yang terkenal dengan Ibnu Rajab al Hanbali (W 795 H) 
dalam : Bayan Musykil al Ahadits al Waridah fi Anna ath-Thalag ats-Tsalats Wahidah. 

35. Al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asgalani (W 852 H) dalam beberapa karyanya: — Ad-Durar al Kaminah 
fi A'yan al Mi-ah ats-Tsaminah — Lisan al Mizan — Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari — Al 
Isyarah Bi Thurug Hadits az-Ziyarah 

36. Al Hafizh Waliyy ad-Din al “Iragi (W 826 H) dalam al Ajwibah al Mardliyyah fi ar-Radd “Ala al 
As-ilah al Makkiyyah. 

37. Al Fagih al Mu-arrikh Ibn Gadli Syuhbah asy- Syafi'i (W 851 H) dalam Tarikh Ibn @adli 
Syuhbah . 

38. Al Fagih Abu Bakr al Hushni (W 829 H) dalam Karyanya Dafu Syubah Man Syabbaha Wa 
Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila al Imam Ahmad. 

39. Pimpinan para ulama seluruh Afrika, Abu Abdillah ibn “Arafah at-Tunisi al Maliki (W 803 H). 

40. Al “Allamah “Ala ad-Din al Bukhari al Hanafi (W 841 H). Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah 
dan orang yang menyebutnya Syekh al Islam1. Artinya orang yang menyebutnya dengan julukan 
Syekh al Islam, sementara ia tahu perkataan dan pendapat-pendapat kufurnya. Hal ini dituturkan 
oleh Al Hafizh as-Sakhawi dalam Adl-Dlau Al Lami' 

41. Syekh Muhammad ibn Ahmad Hamid ad-Din al Farghani ad-Dimasygi al Hanafi (W867 H) 
dalam risalahnya Ar-Radd “Ala Ibnu 

42. Syekh Ahmad Zurrug al Fasi al Maliki (W899 H) dalam Syarh Hizb al Bahr. 

43. Al Hafizh as-Sakhawi (W 902 H) dalam Al Plan Bi at-Taubikh liman Dzamma at-Tarikh. 

44. Ahmad ibn Muhammad Yang dikenal denganlbnu Abd as-Salam al Mishri (W 931 H) dalam al 
Gaul an-Nashir fi Raddi Khabath “Ali ibn Nashir. 

45. Al "Alim Ahmad ibn Muhammad al Khawarizmi ad-Dimasygi yang dikenal dengan Ibnu Aira (W 
968 H), beliau mencela Ibnu Taimiyah. 

46. al Bayyadli al Hanafi (W 1098 H) dalam Isyarat al Maram Min “Ibarat al Imam. 

47. Syekh Ahmad ibn Muhammad al Witri (W 980 H) dalam Raudlah an- Nazhirin WaKhulashah 
Managib ash- Shalihin. 

48. Syekh Ibnu Hajar al Haytami (W 974 H)dalam karya-karyanya: — Al Fatawi al Haditsiyyah — Al 
Jawhar al Munazhzham fi Ziyarah al Gabr alMu'azhzham — Hasyiyah al Idhah fi Manasik al Hajj 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7298 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2191. BENARKAH WAHHABI TIDAK MEMBAWA PAHAM 
BARU 


Para pembela ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau ajaran Wahabi ada kita jumpai 
mengatakan hal seperti berikut 


"Wahabiyah” tidak membawa paham baru, namun mengikuti dan melanjutkan paham Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah yang orisinil, yaitu menyeru kepada tauhidullah dan ittiba' kepada Rasul-Nya 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Dan dalam persoalan fikih mereka lebih banyak 
mengambil dari mazhab Hambali yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Hambal, murid kesayangan 
dari Imam al-Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Kecuali jika didapatkan dalam beberapa persoalan 
mazhab Hambali menyalahi pendapat ulama yang arjah (lebih kuat), yakni berdasarkan dalil yang 
mendukungnya, maka mereka mengambil dalil. Dan ini merupakan intisari dari mazhab imam 
yang empat. “Jika hadits itu jelas shahih maka itulah mazhabku” kata imam al-Syafi'i. 


Jika seorang ulama menyampaikan sesuatu berdasarkan Al @ur'an dan Hadits namun apa yang 
disampaikannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang sholeh yang 
mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat maka ulama tersebut dapat dikatakan telah 
menyampaikan paham baru. 


Contohnya pembagian tauhid jadi tiga yakni Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Asma' 
was Shifaat adalah sebuah paham baru karena pembagian seperti itu tidak pernah dikenal oleh 
generasi salaf dari masa Sahabat, Tabi'in maupun Tabi'it Taabi'in. Bahkan, pembagian dengan 
format seperti itu tidak terdapat dalam al @ur an atau Sunnah Nabawiyyah. 


Imam Mazhab yang empat yang merupakan pemimpin ijtihad dan istinbat kaum muslim tidak 
pernah menyampaikan adanya pembagian tauhdi jadi tiga. 


Mereka lebih memilih mengikuti ajaran Wahabi dengan mengutip perkataan Imam Syafi'i ra seperti 
Saba pd Sad pa ISI 
“Jika suaatu hadits shahih maka itulah madzhabku” 
dan juga, 
CAB Le Iy0ny krg Aas AI Ip AI Sya) Rian Tgl elang dat AI Ip AO Jung Rian St GUS C3 Galon If 
” Jika kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah shallahu 
'alayhi wa sallam, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah itu dan tinggalkan perkataanku itu” 


Banyak kalangan yang tidak memahami dengan benar perkataan Beliau. Sehingga, jika yang 
bersangkutan menemukan sebuah hadits shahih yang menurut pemahaman mereka bertentangan 
dengan pendapat mazhab Syafi'i maka yang bersangkutan langsung menyatakan bahwa 
pendapat mazhab itu tidak benar, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa hadits shahih 
adalah mazhab beliau. Atau ketika seseorang menemukan sebuah hadits yang shahih, yang 
bersangkutan langsung mengklaim, bahwa ini adalah mazhab Syafi'i. 


Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Majmu' Syarh Al Muhadzab , tidak bisa sembarang orang 
mengatakan demikian. 


Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa syarat. “Sesungguhnya untuk hal ini, dibutuhkan 
seseorang yang memiliki tingkatan sebagai mujtahid dalam mazhab yang telah dijelaskan 
sebelumnya, dan dan ia harus berbaik sangka bahwa Imam Syafi'i belum sampai kepada hadits 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7299 ) 


tersebut, atau belum mengetahui keshahihan hadits itu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh 
seseorang yang telah menela'ah semua kitab-kitab milik Imam Syafi'i dan kitab-kitab para sahabat 
yang mengambil darinya, dan syarat ini sulit, serta sedikit orang yang sampai pada tingkatan ini. 
Syarat ini kami sebutkan karena, Imam Syafi'i tidak mengamalkan dhahir hadits yang telah beliau 
ketahui, akan tetapi ada dalil lain yang mencacatkan hadits itu, atau yang menasakh hadits itu, 
atau yang mentakhish atau yang menta'wilkan hadits itu. 


Pernah ada seorang bermazhab Syafi'i, Abu Walid Musa bin Abi Jarud mengatakan:” Hadits 
tentang berbukanya orang yang membekam maupun yang dibekam shahih, maka aku 
mengatakan bahwa Syafi'i telah mengatakan: “Orang yang berbekam dan dibekam telah berbuka 
(batal)”. Maka para ulama Syafi'i mengkritik pendapat itu, karena Imam Syafi'! sendiri mengatahui 
bahwa hadits itu shahih, akan tetapi beliau meninggalkannya, karena beliau memiliki hujjah bahwa 
hadits itu mansukh. 


Asy-Syeikh Abu Amru mengatakan: "Barang siapa menemui dari Syafi'i sebuah hadits yang 
bertentangan dengan mazhab beliau, jika engkau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, dalam 
bab, atau maslah itu, maka silahkan mengamalkan hal itu" 


Mereka mengaku bermazhab Hambali namun pada kenyataannya mereka lebih bersandar kepada 
upaya pemahaman mereka sendiri terhadap Al @uran dan Hadits secara otodidak (upaya atau 
belajar sendiri) dengan muthola'ah (menelaah) kitab yang umumnya berdasarkan makna dzahir/ 
harfiah/leksikal/tertulis/tersurat atau pemahaman dengan metodologi "terjemahkan saja" dari sudut 
arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. Mereka kurang memperhatikan alat bahasa 
seperti Nahwu, Shorof, Balaghoh (ma'ani, bayan dan badi”) ataupun ilmu figih maupun ushul figih 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui tidak mau mempelajari ilmu figih sebagaimana 
informasi yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin 
Humaid al-Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika 

menulis biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 
0 Sa. 3 age. NI 30-09 -g 9 LI0 00 D0 0 9 909 LOR 2 230 B8 0.59 BB 09 — oi & 0 @-0 R0 
Hata Of aa li Lain USS BLN S Laga AI Bye ole MY yag (eomall gagadi! Olagku gp cela As 
Lot DS Af ia Cola panbdl Krole Sat lali Jt Ujang Up Aa Uya Yan Cerai) OM Di yatkag NI Bye ala 
BIA soni Iya OS. alan Wang la Gain agar Jala AL Kidlt Jalu Ol Op Ja saman sn Ie 
(US ALI lab Ae AYI nd teka Ja pil) JCO Guo OT AI JAR YAN Aya Haa Uya. 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi an Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid an-Najdi, al-Suhub 
al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Mereka mengatakan akan meninggalkan pendapat dalam mazhab Hambali jika menyalahi 
pendapat ulama yang arjah (lebih kuat), yakni berdasarkan dalil yang mendukungnya. 


Siapakah yang mereka maksud dengan pendapat ulama yang arjah (lebih kuat) ? apakah seperti 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7300 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ulama Al Albani ? 


Ulama Al Albani tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak sehingga tidak ada 
nama mazhab yang dinisbatkan kepada namanya. Pendapatnya tidak dapat dibandingkan dengan 
pendapat ulama yang berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak seperti Imam Mazhab yang 
empat. 


Ulama Al Albani adalah ulama yang mengaku-ngaku sebagai ahli hadits namun tidak diketahui 
mempunyai ilmu riwayah dan dirayah dari para ahli hadits terdahulu. Beliau lebih mendalami 
hadits secara otodidak di balik perpustakaan. 


Ulama Al Albani adalah ulama yang mengaku-ngaku ahli hadits sehingga "berani" membuat kitab 
cara sholat berdasarkan upaya pemahamannya sendiri dan dinisbatkan sebagai cara sholat Nabi 
Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau upaya pemahamannya keliru 
tentu akan menyesatkan orang banyak. Kemungkinan pemahamannya keliru semakin besar 
karena beliau tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Ahli hadits berbeda 
dengan ahli figih (ftugaha). Ahli hadits pada umumnya mereka bermazhab dengan Imam Mazhab 
yang empat. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak juga membuat kitab cara sholat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyyah menisbahkan kepada Imam Ibn 
'Uyainah, beliau berkata: "Hadits itu menyesatkan kecuali bagi para fugaha (ahli figih)" 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab tersebut lalu mensyarahkan perkataan itu: 


"Sesungguhnya hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Guran dari 
sudut bahwa keduanya mengandung lafaz umum yang maknanya khusus begitu juga sebaliknya, 
bahkan ada juga yang mengandung nasikh mansukh yang tidak layak lagi beramal dengannya. 
Bahkan dalam hadits juga mengandung lafaz-lafaz yang dzahirnya membawa kepada tasybih 
seperti hadits yanzilu Rabbuna... yang mana tidak diketahui maknanya melainkan golongan 
fugaha' (ahli figh). Berbeda dengan mereka yang sekedar mengetahui apa yang dzahir daripada 
hadits-hadits (khususnya mutasyabihat) sehingga akhirnya dia (yang hanya faham hadits-hadits 
mutasyabihat dengan makna dzahir) pun sesat seperti yang berlaku pada sebahagian ahli hadits 
terdahulu dan masa kini seperti Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya." (Al-Fatawa Al-Hadithiyyah 
halaman 202) 


Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah : Aku bertanya pada bapakku : “Ada seorang lelaki 
yang memiliki kitab-kitab mushannaf, di dalam kitab tersebut ada perkataan Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabi'in, akan tetapi ia tidak meliliki ilmu untuk bisa mengetahui 
hadits yang lemah yang matruk dan tidak pula bisa membedakan hadits yang kuat dari yang 
lemah, maka bolehkah mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memilih 
sekehendaknya lantas ia berfatwa dan mengamalkannya?” Beliau menjawab : “Tidaklah boleh 
mengamalkannya sehingga ia bertanya dari apa yang ia ambil, maka hendaknya ia beramal di 
atas perkara yang shahih dan hendaknya ia bertanya tentang yang demikian itu kepada ahli 
ilmu” (lihat 'lamul muwadi'in 4/179) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadits layak disebut ahli hadits? 


Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab 
saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7301 


maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka 
menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim... Para ulama menilai orang semacam ini 
sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya 
adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, 
maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan 
kami adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 


Masalah otodidak ini sudah ada sejak lama dalam ilmu hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari 
seseorang yang otodidak berikut ini: “Abu Said bin Yunus adalah orang otodidak yang tidak 
mengerti apa itu hadis” (Tahdzib al-Tahdzib VI/347) 


Habib Munzir Al Musawa berkata “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja 
maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa 
menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia 
hanya terikat dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu 
jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus 
mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah” 


Apakah mereka meninggalkan pendapat dalam mazhab Hambali jika menyalahi pendapat Imam 
Mazhab yang lainnya ? 


Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat bukanlah perbedaan yang saling menyalahi atau 
saling bertentangan. 


Di antara Imam Mazhab yang empat, mereka berbeda semata-mata dikarenakan terbentuk 
setelah adanya furu' (cabang), sementara furu' tersebut ada disebabkan adanya sifat zanni dalam 
nash. Oleh sebab itu, pada sisi zanni inilah kebenaran bisa menjadi banyak (relatif), mutaghayirat 
disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi nash yang digunakan sama, namun cara 
pengambilan kesimpulannya berbeda. Zanni juga terbagi dua: dari sudut datangnya dan dari sudut 
lafaznya. Ayat Guran mengandung sejumlah ayat yang lafaznya membuka peluang adanya 
beragam penafsiran. 


Contoh dalam soal menyentuh wanita ajnabiyah dalam keadaan wudhu', kata “aw lamastumun 
nisa” dalam al-@ur'an terbuka untuk ditafsirkan. Begitu pula lafaz “guru” (AS 2:228) terbuka untuk 
ditafsirkan. Ini yang dinamakan zanni al-dilalah. 

Selain hadis mutawatir, hadis lainnya bersifat zanni al-wurud. Ini menunjukkan boleh jadi ada satu 
ulama yang memandang shahih satu hadis, tetapi ulama lain tidak memandang hadis itu shahih. 
Ini wajar saja terjadi, karena sifatnya adalah zanni al-wurud. Hadis yang zanni al-wurud itu juga 
ternyata banyak yang mengandung lafaz zanni al-dilalah. 

Jadi, sudah terbuka diperselisihkan dari sudut keberadaannya, juga terbuka peluang untuk 
beragama pendapat dalam menafsirkan lafaz hadis itu. 


“ zanni al-wurud : selain hadis mutawatir 
“ zanni al-dilalah : lafaz dalam hadis mutawatir dan lafaz hadis yang lain (masyhur, ahad) 
Nah, Syari'ah tersusun dari nash gat'i sedangkan figh tersusun dari nash zanni. 


Contoh praktis: 

1 

(a) kewajiban puasa Ramadlan (nashnya gat'i dan ini syari'ah), 

(b) kapan mulai puasa dan kapan akhi Ramadlan itu (nashnya zanni dan ini figh) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7302 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Catatan: hadis mengatakan harus melihat bulan, namun kata “melihat” mengandung penafsiran. 
2. 

(a) membasuh kepala saat berwudhu itu wajib (nash gat'i dan ini Syari'ah) 

(b) sampai mana membasuh kepala itu? (nashnya zanni dan ini figh) 

Catatan: kata “bi” pada famsahuu biru'usikum terbuka untuk ditafsirkan. 

3. 

(a) memulai shalat harus dengan niat (nash gat'i dan ini Syari'ah). 

(b) apakah niat itu dilisankan (dengan ushalli) atau cukup dalam hati (ini Figh) 


Catatan: sebagian ulama memandang perlu niat itu ditegaskan dalam bentuk “ushalli” untuk 
menguatkan hati sedangkan ulama lain memandang niat dalam hati saja sudah cukup 


Jadi perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat tidak dapat dikatakan pendapat 
yang satu lebih kuat (arjah atau tarjih) dari pendapat yang lainnya. 


Perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat yang dimaksud dengan "perbedaan 
adalah rahmat". Sedangkan perbedaan di antara bukan ahli istidlal adalah kesalahpahaman 
semata. 


Ataukah mereka meninggalkan pendapat dalam mazhab Hambali dengan barometer al-Guran 
dan As Sunnah berdasarkan pemahaman mereka sendiri ? 


Secara logika, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat Imam Mazhab yang 
empat dengan barometer al-@uran dan As Sunnah, jelas ia lebih berkompetensi atau lebih pandai 
dari Imam Mazhab yang empat. 


Apakah mereka memiliki kompetensi seperti 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-@uran dan as-sunnah 
diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab 
yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung 
hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi 
juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah 
(ma'ani, bayan dan bad). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali 
hukum secara baik dan benar dari al-Guran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad- 
lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang 
khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz 
hakikat. Semua itu masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 


Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah-masalah 
yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-Guran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari 
al-Guran dan as-Sunnah. 


Pada hakikatnya ulama pada masa kini sudah dapat dikatakan mustahil "menghakimi" pendapat 
Imam Mazhab yang empat karena sumber atau bahan untuk melakukan ijtihad dan istinbat 
tidaklah mencukupi sebagaimana sumber dan bahan yang dimiliki oleh Imam Mazhab yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7303 ) 


empat. 


Perlu kita ingat jumlah hadits yang telah dibukukan hanya sebagian kecil dari jumlah hadits yang 
dikumpulkan, dihafal dan dipahami oleh Imam Mazhab yang empat. 


Contohnya kebiasaan Nabi membaca Al Guran setiap malam Jum'at atau hari Jum'at yang telah 
dibukukan adalah surat Al Kahfi 


Dari Abu Sa'id al-Khudri radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
SE LA IN MA ELIA AA 5 5 
"Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada malam Jum'at, maka dipancarkan cahaya untuknya 


sejauh antara dirinya dia dan Baitul 'atig." (Sunan Ad-Darimi, no. 3273. Juga diriwayatkan al-Nasai 
dan Al-Hakim) 


Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak hanya membiasakan membaca surat 
al Kahfi pada malam Juma'at atau pada hari Jum'at. Masih banyak surat-surat lainnya seperti 
surat Yasiin, Al Mulk, Wagiah, Ar Rahmaan dan lain lainnya baik pada malam Jum'at atau pada 
malam-malam lainnya 


Kebiasaan-kebiasan Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak semua telah 
dibukukan dalam kitab hadits namun disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh 
dan diajarkan dalam bentuk praktek. Untuk itulah kita dapat menanyakan kebiasaan-kebiasan 
Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang tidak terbukukan dalam kitab-kitab 
hadits kepada para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam karena mereka mendapatkan dalam bentuk praktek dari orang tua 
mereka yang tersambung kepada Imam Sayyidina Ali ra yang mendapatkan pengajaran dari Nabi 
Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk praktek pula bukan membaca 
atau muthola'ah kitab. 


Begitupula banyak hadits-hadits terkait akhlak atau terkait ihsan yang tidak terbukukan dalam 
kitab-kitab hadits. Contohnya hadits “Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin". Hadits-hadits terkait akhlak 
atau terkait ihsan pada umumnya disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh 
dalam bentuk nasehat yang umumnya susunan perawi tidak diperhatikan atau tidak lagi diingat. 
Hadits-hadits yang perlu diperhatikan susunan perawinya adalah hadits-hadits terkait perkara 
syariat. Hadits seperti “Ash-shalatul Mi'rajul Mu'minin" adalah terkait dengan akhlak atau terkait 
dengan Ihsan sehingga perlu dijelaskan oleh para ulama yang telah sampai (wushul) kepada Allah 
ta'ala. Hal serupa dengan hadits @udsi pada umumnya adalah terkait dengan akhlak atau terkait 
dengan Ihsan dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menerima dan memahaminya. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2231. Mereka yang kembali pada akal pikirannya sendiri 


Salah satu pokok permasalahan dalam dunia Islam adalah orang-orang yang kembali kepada Al 
Guran dan As Sunnah dengan akal pikiran masing-masing secara otodidak (shahafi) 
bersandarkan muthola'ah (menelaah kitab) dan umumnya dengan metodologi "terjemahkan saja" 
yakni memahami dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat dari sudut arti bahasa (lughot) dan 
istilah (terminologi) saja. 


Kalaupun mereka berguru maka para gurunya pun mengambil ilmu dengan akal pikiran masing- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7304 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


masing secara otodidak (shahafi) bersandarkan muthola'ah (menelaah kitab) dan umumnya 
dengan metodologi "terjemahkan saja" yakni memahami dengan makna dzahir/harfiah'/tertulis/ 
tersurat dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadits layak disebut ahli hadits? 


Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab 
saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, 
maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka 
menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim... Para ulama menilai orang semacam ini 
sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya 
adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, 
maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan 
kami adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 


Mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti pemahaman Salaful Ummah atau Salafush Sholeh 
namun pada kenyataannya kita tidak bertemu dengan Salafush Sholeh sehingga mendapatkan 
pemahaman Salafush Sholeh. 


Pada zaman sekarang ini yang tertinggal adalah lafaz atau nash Al G@ur'an dan Hadits ataupun 
perkataan Salafush Sholeh dalam bahasa Arab yang memahaminya dibutuhkan kompetensi 
seperti ilmu tata bahasa (grammar) seperti ilmu alat , nahwu, sharaf, balaghah dan lain lain 


Para ulama yang sholeh terdahulu kita pada umumnya selalu menekankan penguasaan ilmu alat 
seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi') sebelum mendalami atau "kembali 
kepada" Al @ur'an dan As Sunnah. Salah satu contoh kitab yang cukup populer adalah kitab 
matan nahwu-sharaf Nadzom Alfiah Ibnu Malik http://nahwusharaf.wordpress.com'terjemah- 
alfiyah-ibnu-malik/ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mencirikan mereka yang menyebabkan perselisihan 
karena perbedaan pemahaman yakni ulama bangsa Arab yang hanya berkemampuan berbahasa 
Arab saja atau “terjemahkan saja”, sebagaimana dalam sabdanya yang artinya : 


“Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita (bahasa Arab)“ Saya 
bertanya “Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti 
itu?” Nabi menjawab: “Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka!” Aku 
bertanya: “kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana?” Nabi menjawab: “hendaklah 
kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok) itu, sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga 
kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu” (HR Bukhari 6557, HR Muslim 3434). 


Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XI11/36: “Yakni dari kaum kita, berbahasa 
seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa 
Arab”. 


Ulama banga Arab tersebut tentu mengerti bahasa Arab namun mereka tidak memperhatikan 
bahwa Al-@uran dan As-Sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi 
Wasallam dalam bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya 
luas dan dalam, mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya 
bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7305 ) 


seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 
KH. Muhammad Nuh Addawami menyampaikan : 


Kekek kekkk 


awal kutipan 


Di masa hidup Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam menerima risalah Rasulullah Shallallahu 
“Alaihi Wasallam tersebut relatif mudah, tidak sulit sesulit pada masa setelah wafatnya, apalagi 
setelah ingiradh para Sahabatnya. 


Di masa Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam masih hidup di dunia, bagi yang ingin 
menerima risalahnya hanya tinggal bertanya kepadanya dan mengikuti langsung apa-apa yang 
dikatakan, dikerjakan dan direstuinya. 


Sedangkan pada masa setelah wafat beliau Shallallahu “Alaihi Wasallam terutama setelah 
ingiradh para Sahabatnya apalagi dalam masalah baru seiring dengan perkembangan zaman, 
kesulitan menerima risalah itu amat terasa sulit sekali, sehingga para penerimanya 
memerlukan kecermatan yang kuat dalam memahami al-@uran dan as-Sunnah, berijtihad dan 
beristinbath yang akurat menurut metoda yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya 
menurut ukuran prinsip-prinsip risalah Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam itu sendiri 
dengan logika yang benar, berbekal perbendaharaan ilmu yang cukup jumlah dan jenisnya, 
berlandaskan mental (akhlag) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridhai Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. 


Hal semacam itu diperlukan karena keadaan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalam 
Rasulillah Shallallahu “Alaihi Wasallam itu adalah kalam yang balaghah sesuai dengan 
mugtadhal hal dan mugtadhal magam, keadaan lafadz-lafadznya beraneka ragam, ada lafadz 
nash, ada lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang 
umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz 
kinayah selain lafadz hakikat. ada pula nasikh dan mansukh dan lain sebagainya. 


Oleh karena itu bagi setiap sang penerima risalah Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam 
pada masa setelah wafat beliau Shallallahu “Alaihi Wasallam dan setelah ingiradh para 
Sahabatnya radhiallahu anhum memerlukan : 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-guran dan as- 
sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam 
bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, 
mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya 
arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-@uran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai 
sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti yang telah 
dikatakan tadi yang masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di 
dalamnya. 


Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah- 
masalah yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@uran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7306 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum 
dari al-Guran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarana untuk menggali hukum-hukum dari al- 
@uran dan as-Sunnah dalam masalah-masalah ijtihadiyah padahal dia ingin menerima risalah 
Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam secara utuh dan kaffah, maka tidak ada jalan lain 
kecuali taglid kepada mujtahid yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit: 
- Imam Malik bin Anas: 
- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 
- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Mengharamkan taglid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba' dalam arti mengikuti pendapat orang 
disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa 
sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. 


Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat 
Hasyiyah ad-Dimyathi 'ala syarh al- Waragat hal 23 pada baris ke-12). 


Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja 
dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. 
Dalam artian mereka sama-sama mugallid, sama-sama taglid dan memerima pendapat orang 
tanpa mengetahui dalilnya. 


Yang disebut muttabi' “bukan mugallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal 
(mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidIal dengan segala 
kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. 


Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar 
atau membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk 
ahli istidlal maka dia tidak termasuk muttabi' yang telah terbebas dari ikatan taglid. 


Pendek kata arti ittiba' yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang 
mujtahid mengikuti ijtihad mujtahid yang lain 
“““# akhir kutipan 


kekkk 


Mufti golongan Mujtahid Madzhab yang relevan bagi mereka perkataan Imam As Syafi'i yang 
melarang taglid, baik kepada beliau maupun kepada para imam lainnya, sebagaimana disebutkan 
Imam An Nawawi (lihat, Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/73). 


Dan hal itu tidak berlaku kepada ulama yang berada di bawah level Mujtahid Madzhab, sebab 
itulah Ibnu Shalah sendiri berpendapat bahwa pelarangan taglid dari para imam tidak bersifat 
mutlak. (lihat, Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 1/72). 


Jadi bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan 
Rasulullah maupun Salafush Sholeh. 


Akibat kesalahpahaman mereka dalam memahami Al Guran dan As Sunnah , secara tidak 
disadari oleh mereka atau secara tidak langsung dapat memfitnah Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 


Contoh hadits yang disalahpahami oleh mereka. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7307 ) 


Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Nagid keduanya 
berkata, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin al-@Gasim telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Hilal bin Abi Humaid dari Urwah bin az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu'anhu dia 
berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda dalam sakitnya yang menyebabkan 
beliau tidak bisa bangkit lagi, “Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan 
kuburan para nabi mereka sebagai masjid” (HR Muslim 823) 


Mereka secara tidak disadari atau secara tidak langsung dapat memfitnah Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam disebabkan mereka berpemahaman bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
telah melarang kuburan sebagai masjid dalam arti melarang kuburan sebagai tempat beribadah 
seperti sholat atau membaca Al Guran 


Kesalahpahaman mereka diakibatkan mereka memahami Al Guran dan As Sunnah dengan akal 
pikiran masing-masing secara otodidak (shahafi) bersandarkan muthola'ah (menelaah kitab) dan 
umumnya dengan metodologi "terjemahkan saja" yakni memahami dengan makna dzahir/harfiah/ 
tertulis/tersurat dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja. 


Makna dzahir atau makna harfiah atau makna dari apa yang tertulis (tersurat) atau makna literal 
atau makna leksikal yakni makna dasar yang terdapat pada setiap kata atau kalimat atau makna 
kata secara lepas, tanpa kaitan dengan kata yang lain dalam sebuah susunan kata atau kalimat. 


Mereka tidak memperhatikan makna bathin atau makna dibalik yang tertulis (tersirat) atau makna 
gramatikal yakni makna turunan atau makna kata yang terbentuk karena penggunaan kata 
tersebut dalam kaitannya dengan tata bahasa. Makna gramatikal muncul karena kaidah tata 
bahasa, seperti afiksasi, pembentukan kata majemuk, penggunaan atau susunan kata dalam 
kalimat dan lain lain. Contohnya makna majaz (kiasan) 


Hadits tersebut menguraikan tentang laknat Allah ta'ala terhadap kaum Yahudi dan Nashrani 
maka kata masjid tidak dapat dimaknai sebagai tempat sholat bagi kaum muslim namun kata 
masjid dikembalikan kepada asal katanya yakni sajada yang artinya tempat sujud. 


Jadi kalimat larangan “jangan menjadikan kuburan sebagai masjid” adalah makna majaz (kiasan) 
artinya adalah “larangan menyembah kuburan" 


Jikalau larangan “jangan menjadikan kuburan sebagai masjid” dipahami dengan makna dzahir , 
tentu mustahil seukuran kuburan dijadikan masjid. 


Jikalau dipahami sebagai larangan "jangan menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah" 


Tidak masalah kalau di sisi kuburan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terlarang adalah 
beribadah kepada kuburan alias menyembah kuburan. 


Mereka melarang sholat atau melarang membaca Al Guran di sisi kuburan maka mereka secara 

tidak disadari atau secara tidak langsung telah melarang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

yang melaksanakan sholat jenazah di sisi kuburan dan tentunya membaca Al Fatihah yang 

termasuk bacaan Al Guran. 

AN Igay DS Dil DA JG Cagis Adi Ae Ul al ye aa Ela alus dtang at dam Oa 
HS, LG Jali se J8 doa Of Sa L Jus ayat ma La US ayah JA SL saya may ala AI de 


ale ad ori Jb Ulle ya Of Lb 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah 
dari Abu Ishag Asy-Syaibaniy dari Asy-Sya'biy dari Ibnu “Abbas radliallahu “anhuma berkata: Bila 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7308 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ada orang yang meninggal dunia biasanya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam melayatnya. 
Suatu hari ada seorang yang meninggal dunia di malam hari kemudian dikuburkan malam itu juga. 
Keesokan paginya orang-orang memberitahu Beliau. Maka Beliau bersabda: Mengapa kalian tidak 
memberi tahu aku? Mereka menjawab: Kejadiannya malam hari, kami khawatir memberatkan 
anda. Maka kemudian Beliau mendatangi kuburan orang itu lalu mengerjakan shalat untuknya. 
(HR Bukhari 1170) 


. 30. 3 - w 0 0 0. cw a....9 4 tem 3 2 20m. 0-3 8 0 2D. M0... 90 80 30. mw 
agan Ab 2) pelet Gl YP JAE LP Lili Ilmu) al Wadan BA) Un 4G Gal 1 Gp Wina pala) 1 Kejam Wa 
we W3 I.0o- mw 2 50. Su - we LO... 90 0.38 0g. 38 Ban Loe we oce SW w WS 3 aga. 

Cdbe pi dilas Usah Lagis AI ob) et al JL Tony Kei gl jas Nik NU 3 peang dala AI lo AI Sya dl JB 
Lele 


Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Abu Bukair telah menceritakan kepada kami Za'idah telah menceritakan kepada kami Abu Ishag 
Asy-Syaibaniy dari “Amir dari Ibnu “Abbas radliallahu “anhuma berkata: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi kuburan. Mereka berkata: Ini dikebumikan kemarin. 
Berkata, Ibnu “Abbas radliallahu “anhuma: Maka Beliau membariskan kami di belakang Beliau 
kemudian mengerjakan shalat untuknya. (HR Bukhari 1241) 


Begitupula diriwayatkan Umar ra mengetahui bahwa Anas ra sholat di atas kuburan sehingga 
beliau menginjak kuburan. Lalu Umar berkata, “Al-gabr, al-gabr! (Kuburan, Kuburan!)” maka Anas 
ra melangkah (menghindari menginjak dalam batas kuburan), lalu meneruskan shalatnya. (Lihat 
Fathul Bari libni Hajar 1:524, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379|. 


Dalam kitab al-Muwatha', Imam Malik ra menyebutkan sebuah riwayat tentang perbedaan 
pendapat para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam mengenai tempat penguburan jasad Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam. 


Sebagian sahabat berkata, “Beliau kita kubur di sisi mimbar saja”. Para sahabat lainnya berkata, 
“dikubur di Bagi' saja”. Lalu Sayyidinaa Abu Bakar ash-Shiddig r.a datang dan berkata, “Saya 
mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Seorang nabi tidaklah dikubur 
kecuali di tempatnya meninggal dunia”. 


Lalu digalilah kuburan di tempat beliau meninggal dunia itu”. 


Tentulah para Sahabat Nabi tidak akan mengusulkan agar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
dimakamkan di sisi mimbar kalau mengetahui terlarang sholat di dekat atau di area perkuburan. 
Posisi mimbar tentu merupakan bagian dari masjid. Namun, dalam riwayat di atas, tidak ada 
seorang pun dari Sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang mengingkari usulan itu. 


Hanya saja usulan itu tidak diambil oleh Sayyidinaa Abu Bakar r.a karena mengikuti perintah Nabi 
shallallahu alaihi wasallam agar dikubur ditempat beliau meninggal dunia. Maka, beliau pun 
dikubur di kamar Sayyidah “Aisyah r.a yang melekat pada masjid yang digunakan sebagai tempat 
shalat oleh orang-orang muslim. Kondisi ini sama dengan kondisi kuburan-kuburan para wali dan 
orang-orang shaleh yang ada di dalam masjid-masjid pada zaman ini. 


Ummul mu'minin “Aisyah berkata, “Saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di 
dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. 
Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana 
tertutup rapat karena malu kepada “Umar”. (HR Ahmad). 


Begitupula dengan dengan dikuburkannya Sayyidinaa Abu Bakar Radiyallahu'anhu dan 
Sayyidinaa Umar Radiyallahu'anhu di tempat yang sama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7309 | 


yaitu kamar Sayyidah “Aisyah Radiyallahu'anha yang masih dia gunakan untuk tinggal, duduk, lalu 
lalang dan melakukan shalat-shalat fardhu dan sunnah serta membaca Al Guran. Dengan 
demikian, hukum kebolehan ini merupakan ijmak para Sahabat radhiyallahu'anhum. 


Mereka tidak merujuk kepada pendapat para ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari 
Imam Mazhab yang empat. 


Mari kita simak perkataan para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat 
contohnya Imam Nawawi berkata 


PTN Oa 3 0 - 3 Pa - Pa TON “ 4-0 ce 3 9 Bo. 0 3 w 3 - w 2... 
lin OS sis UT Iya Oly OT Uya see nas Ti OT Kutang HA am, ala JG 


“Imam asy-Syafi'i rahimahullah berkata : “disunnahkan agar membaca sesuatu dari al-@ur'an disisi 
guburnya, dan apabila mereka mengkhatamkan al-@uran disisi guburnya maka itu 
bagus” (Riyadlush Shalihin (1/295| lil-Imam an-Nawawi : Dalilul Falihin (6/426J li-Imam Ibnu “Allan : 
al-Hawi al-Kabir fiy Figh Madzhab asy-Syafi'i (Syarah Mukhtashar Muzanni) (8/26J lil-Imam al- 
Mawardi dan lainnya. 


Tali S2) EN Jas SP 3 gi asal JB 


Imam Syafi'i mengatakan “aku menyukai sendainya dibacakan al-Guran disamping gubur dan 
dibacakan do'a untuk mayyit' ( Marrifatus Sunani wal Atsar (7743| li-Imam al-Muhaddits al- 
Baihagi.) 

Imam Ahmad semula mengingkarinya karena atsar tentang hal itu tidak sampai kepadanya namun 
kemudian Imam Ahmad ruju' 


AAS yi Gn Wake JB yng oa Cabai al ikon JG BSI Alatas ya Wale JB (eigadl II Odang AL Aa SL JUS 
Pap dd JB dah 3S AI et SPI AS ebi JAS aj pan Cadaan JUS pil Aas BII 0 ora 3 lu JU 
Let Bid nya Ja Gaal de IIA) Un CA de Ian Ab Iyan An day AI pem II) SG Ogah ea UI 
se Ialah on BAY JIE SA ad ata oo Sia la AE Ang SSL JG, SS Kentang at sal cal Up 
Bela Of Id add JUS pil das DA ab Jery ya 33 ya PA Lala Bjleor Ie aan pa Lisan IE geo OS sha 
ai JB Lee Ai on JURI IU Jaten) 0 petaa S Oyi3 LA Ang UU Hal op AAL AS JU Lori Lali A0ap pil Uus 
AS ol Kai J4 Uiiley SAI AEU 0d Aas Nia OT io II God al dal 3 FI eh PI AS YP Keta— Ml JU 
ol Oia Jordi J3 JB Mah ee 


al-Hafidh (Ibnu Hajar) berkata setelah mentakhrijnya dengan sanadnya kepada al-Baihagi, ia 
berkata : telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz, ia berkata telah menceritakan 
kepada kami Abul “Abbas bin Ya'gub, ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-'Abbas bin 
Muhammad, ia berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Mu'in tentang pembacaan al-Guran 
disamping gubur, maka ia berkata : telah menceritakan kepadaku Mubasysyir bin Isma'il al-Halabi 
dari “Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari ayahnya, ia berkata kepada putranya, apabila aku telah 
wafat, letakkanlah aku didalam kuburku, dan katakanlah oleh kalian “Bismillah wa “alaa Sunnati 
Rasulillah”, kemudian gusurkan tanah diatasku dengan perlahan, selanjutnya bacalah oleh kalian 
disini kepalaku awal surah al-Bagarah dan mengkhatamkannya, karena sesungguhnya aku 
melihat Ibnu “Umar menganjurkan hal itu. Kemudian al-Hafidh (Ibnu Hajar) berkata setelah 
mentakhrijnya, hadits ini mauguf yang hasan, Abu Bakar al-Khallal telah mentakhrijnya dan ia juga 
mentakhrijnya dari Abu Musa al-Haddad sedangkan ia orang yang sangat jujur. Ia berkata : kami 
shalat jenazah bersama bersama Ahmad, maka tatkala telah selesai pemakamannya duduklah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7310 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


seorang laki-laki buta yang membaca al-Guran disamping gubur, maka Ahmad berkata 
kepadanya : “hei apa ini, sungguh membaca al-Guran disamping gubur adalah bid'ah”. Maka 
tatkala kami telah keluar, berkata Ibnu Gudamah kepada Ahmad : “wahai Abu Abdillah, apa 
komentarmu tentang Mubasysyir bin Isma'il ? “, Ahmad berkata : tsigah, Ibnu @udamah berkata : 
engkau menulis sesuatu darinya ?”, Ahmad berkata : Iya. Ibnu @udamah berkata : sesungguhnya 
ia telah menceritakan kepadaku dari Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari ayahnya, ia berpesan apabila 
dimakamkan agar dibacakan pembukaan al-Bagarah dan mengkhatamkannya disamping 
kuburnya, dan ia berkata : aku mendengar Ibnu “Umar berwasiat dengan hal itu, Maka Ahmad 
berkata kepada laki-laki itu “lanjutkanlah bacaaanmu”. 


Abdul Hag berkata : telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin “Umar -—radliyallahu “anhumaa- 
memerintahkan agar dibacakan surah al-Bagarah disisi guburnya dan diantara yang meriwayatkan 
demikian adalah al-Mu'alla bin Abdurrahman 


Mereka tetap keukeuh (bersikukuh) bahwa terlarang sholat atau membaca Al Gur'an di sisi 
kuburan. 


Mereka mengingatkan bahwa Imam Syafi'i tidak maksum dan mereka mengutip perkatan Imam 
Syafi'i -rahimahullah seperti 


Saba pd Ab pa ISI 
“Jika suatu hadits shahih maka itulah madzhabku” 
dan juga, 
CAB Legong ekury Als AI Ip AI Sya Rian Idi elang dat AI Ip AO Jung Rian Soe GUS 3 Fake If 


” Jika kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah shallahu 
'alaihi wa sallam, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah itu dan tinggalkan perkataanku itu” 


Mereka katakan bahwa Imam Syafii dan pengikutnya telah menyelisihi sunnah Rasulullah 
shallahu “alaihi wasallam dengan menyampaikan hadits yang shahih seperti 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian 
sebagai kuburan, sesungguhnya syetan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat 
Al Bagarah.” (HR Muslim) 


Mereka mengatakan bahwa "Di sini Nabi melarang rumah dijadikan kuburan dan menyuruh 
membaca Al Bagarah agar syetan keluar. Terkandung faidah di dalamnya bahwa kuburan itu tidak 
boleh membaca Al Gur'an karena bila boleh membaca Al Guran di kuburan niscaya Nabi tidak 
akan menyamakan rumah dengan kuburan. Oleh karena itu untuk membedakannya Nabi 
menyuruh membaca Gur'an di rumah agar rumah kita tidak seperti kuburan. Jadi kesimpulannya: 
bid'ah baca Al Gur'an di kuburan" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Jadikanlah shalat kalian di rumah kalian dan 
jangan jadikan rumah tersebut seperti kuburan” (HR. Bukhari no. 432 dan Muslim no. 777). 


Mereka mengatakan bahwa "hadits tersebut menunjukkan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk 
shalat dan juga bukan tempat untuk membaca Al @ur'an. Amalan yang disebutkan ini merupakan 
amalan khusus di masjid dan di rumah. Yang hendaknya dilakukan ketika ziarah kubur adalah 
memberi salam kepada penghuninya dan mendoakan kebaikan pada mereka" 


Mereka memang menemukan hadits shahih namun pemahaman mereka terhadap hadits tersebut 
belum tentu shahih atau belum tentu benar. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7311 


Apakah mereka menyangka bahwa Imam Syafi'i belum pernah mengetahui hadits tersebut yang 
menurut pemahaman mereka sebagai larangan beribadah di sisi kuburan seperti sholat atau 
membaca Al Aur'an ? 


Padahal mereka hanya berpegang pada kitab hadits yang telah dibukukan. Sedangkan jumlah 
hadits yang telah terbukukan hanyalah sebagian kecil dari jumlah hadits yang dihafal Al-Hafidz 
(minimal 100.000). Apalagi jumlah hadits yang dihafal Al-Hujjah (minimal 300.000). Sedangkan 
Imam Mazhab yang empat mengumpulkan hadits langsung dari dari para perawi hadits, jumlahnya 
jauh lebih besar dari jumlah hadits yang dihafal Al-Hujjah. 


Belum pernah ada ulama yang mengatakakan bahwa Imam Syafi'i telah menyelisihi sunnah 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Banyak kalangan yang tidak memahami dengan benar perkataan Imam Syfi'i yang mereka kutip di 
atas. Sehingga, jika yang bersangkutan menemukan sebuah hadits shahih yang menurut 
pemahaman mereka bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i maka yang bersangkutan 
langsung menyatakan bahwa pendapat mazhab itu tidak benar, karena Imam Syafi'i sendiri 
mengatakan bahwa hadits shahih adalah mazhab beliau. Atau ketika seseorang menemukan 
sebuah hadits yang shahih, yang bersangkutan langsung mengklaim, bahwa ini adalah mazhab 
Syafi'i. 


Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Majmu' Syarh Al Muhadzab , tidak bisa sembarang orang 
mengatakan demikian. 


Al-lImam Nawawi menyebutkan beberapa syarat. “Sesungguhnya untuk hal ini, dibutuhkan 
seseorang yang memiliki tingkatan sebagai mujtahid dalam mazhab yang telah dijelaskan 
sebelumnya, dan dan ia harus berbaik sangka bahwa Imam Syafi'i belum sampai kepada hadits 
tersebut, atau belum mengetahui keshahihan hadits itu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh 
seseorang yang telah menela'ah semua kitab-kitab milik Imam Syafi'i dan kitab-kitab para sahabat 
yang mengambil darinya, dan syarat ini sulit, serta sedikit orang yang sampai pada tingkatan ini. 
Syarat ini kami sebutkan karena, Imam Syafi'i tidak mengamalkan dhahir hadits yang telah beliau 
ketahui, akan tetapi ada dalil lain yang mencacatkan hadits itu, atau yang menasakh hadits itu, 
atau yang mentakhish atau yang menta'wilkan hadits itu. 


Pernah ada seorang bermazhab Syafi'i, Abu Walid Musa bin Abi Jarud mengatakan:” Hadits 
tentang berbukanya orang yang membekam maupun yang dibekam shahih, maka aku 
mengatakan bahwa Syafi'i telah mengatakan: “Orang yang berbekam dan dibekam telah berbuka 
(batal)”. Maka para ulama Syafi'i mengkritik pendapat itu, karena Imam Syafi'l sendiri mengatahui 
bahwa hadits itu shahih, akan tetapi beliau meninggalkannya, karena beliau memiliki hujjah bahwa 
hadits itu mansukh. 


Asy-Syeikh Abu Amru mengatakan: "Barang siapa menemui dari Syafi'i sebuah hadits yang 
bertentangan dengan mazhab beliau, jika engkau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, dalam 
bab, atau maslah itu, maka silahkan mengamalkan hal itu" 


Sabda Rasulullah yang artinya “Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan" adalah kalimat 
majaz (kiasan) yang maksudnya adalah “jangan rumah kalian sepi dari sholat maupun membaca 


Al Guran” . Jadi kedua hadits tersebut tidak ada kaitannya dengan kuburan dalam makna dzahir 
namun kuburan dalam makna majaz yang artinya sepi. 


Mereka pada akhirnya mengingkari kitab Ar Ruh yang ditulis oleh ulama Ibnu @oyyim Al Jauziah , 
murid dari ulama Ibnu Taimiyyah , para ulama panutan mereka sendiri. Silahkan baca kutipan Ar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7312 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ruh pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/ar-ruh.jpg yang menjelaskan bahwa 
dahulu kala memang ada kebiasaan sedekah bacaan Al Gur'an kepada ahli kubur. 


Marilah kita simak pendapat para ulama terdahulu. 

Imam Baidhowi dalam kitab Syarh Az-Zargani atas Muwaththo' imam Malik berkata : 
UBI UngiEU Lagi ADI 3 Oggor yang ALS Wala ALI Laga pls VI 9 paid O gran dye IIS UU: CegLansdl JU 
key Jelita! Ag Anaby pia  Udlo jl elo Jp laman IE ja lal cdi mah, SUS Jia 32 oval gang AI aa 
Of Ea dis LAN Aam G JA oa OLS C Ale GP dongly beri Y AJI Sole JET ya Pl Spg 
S3 Tabel ja Lead Udi ile ar PURI 3 INI ye Carly. Dn daki Copa OA Judi Amal 3 
Imam Baidhawi berkata : “ Ketika konon orang-orang Yahudi bersujud pada kuburan para nabi, 
karena pengagungan terhadap para nabi. Dan menjadikannya arah giblat serta mereka pun sholat 


menghadap kuburan tersebut, maka mereka telah menjadikannya sebagai sesembahan, maka 
Allah melaknat mereka dan melarang umat muslim mencontohnya. 


Adapun orang yang menjadikan masjid di sisi orang shalih atau sholat di perkuburannya dengan 
tujuan menghadirkan ruhnya dan mendapatkan bekas dari ibadahnya, bukan karena pengagungan 
dan arah giblat, maka tidaklah mengapa. Tidakkah engkau melihat tempat pendaman nabi Ismail 
berada di dalam masjidil haram kemudian hathim ?? Kemudian masjidl haram tersebut merupaan 
tempat sholat yang sangat dianjurkan untuk melakukan sholat di dalamnya. 


Pelarangan sholat di perkuburan adalah tertentu pada kuburan yang terbongkar tanahnya karena 
terdapat najis “ 

(Kitab syarh Az-Zargani bab Fadhailul Madinah) 

Imam Baidhawi membolehkan menjadikan masjid di samping makam orang sholeh atau sholat 
dipemakaman orang sholeh dengan tujuan meminta kepada Allah agar menghadirkan ruh orang 
sholeh tersebut dan dengan tujuan mendapatkan bekas dari ibadahnya, bukan dengan tujuan 
pengagungan terhadap makam tersebut atau bukan dengan tujuan menjadikannya arah giblat. 
Dan beliau menghukumi makruh sholat di pemakaman yang ada bongkaran kuburnya karena 
dikhawatirkan ada najis, jika tidak ada bongkarannya maka hukumnya boleh, tidak makruh. 
Menurut imam Baidhawi larangan yang bersifat makruh tanzih tersebut, bukan karena kaitannya 


dengan kuburan, namun kaitannya dengan masalah kenajisan tempatnya. Beliau memperjelasnya 
dengan kalimat : 


Huruf lam dalam kalimat tersebut berfaedah lit ta'lil (menjelasakan sebab). Arti kalimat itu adalah 


karena pada pekuburan yang tergali terdapat najis. Sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah, 
apabila tidak tergali dan tidak ada najis, maka sholatnya sah dan tidak makruh. 


Oleh karenanya imam Ibnu Abdil Barr, menolak dan menyalahkan pendapat kelompok orang yang 
berdalil engan hadits pelaknatan di atas untuk melarang atau memakruhkan sholat di pekuburan 
atau menghadap pekuburan. Beliau berkata : 


Am US 3 ly pik! Jia Fill 3 IKI Hal Ae Jp La dya Ika 3 Dl po —j A5 


“Sebagian kelompok menganggap hadits tersebut menunjukkan atas kemakruhan sholat di 
magbarah / pekuburan atau mengarah ke magbarah, maka hadits itu bukanlah hujjah atas hal ini “. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7313 ) 


Karena hadits di atas bukan menyinggung masalah sholat dipekuburan. Namun tentang orang 
yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan alias menyembah kuburan. 


Imam Az-Zargani dalam kitab Syarh Muwaththo'nya berkata ketika mengomentari makna 
MASAJID dalam hadits Gootallahu berikut : 
han Upale Aonlashl SUV Pj Jorlana LAS Ofy 6 JL oUisl pa (il Apor UngdFI CSI ( Herlana eilasil gd IA) 
€ Ii» yeJU Cola! Hendy EYU (HilaaY dye P3) 
“ (Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid / tempat sujud) yang dimaksud adalah 
mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai arah giblat mereka dengan agidah mereka yang 
bathil. Dan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid melazimkan untuk menjadikan masjid 
(tempat sujud) di atas kuburan seperti sebaliknya. Dalam hadits di dahulukan orang Yahudi karena 


mereka lah yang memulai menjadikan kuburan sbgai masjid kemudian diikuti oleh orang nashoro, 
maka orang yahudi lebih sesat “. 


Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan imam Baidhawi tersebut. Dan setelahnya beliau 
berkomentar : 

YAA" pe Tanya Leah ol Aa Ol Kadas Oya! pd 2 tgl «ikan oya Gde dell! ola RL eat at GKI 

3 ARP IA Ie Sand IS Jawa "lag Ui S3 Jai 

“Akan tetapi Hadits riwayat imam Bukhari dan Muslim tersebut menunjukkan KEMAKRUHAN 

membangun masjid di atas kuburan secara muthlag, yaitu kuburan kaum muslimin karena 

ditakutkan penyembahan pada orang yang dikubur, dengan bukti hadits “ Ya Allah, jangan jadikan 


kuburanku sesembahan yang disembah. Maka ucapan imam Baidhawi tersebut diarahkan jika 
tidak khawatir terjadinya penyembahan pada orang yang disembah “. 


Imam Ath-Thibiy dalam kitab Mirgah al-Mafatih syarh Misykah al-Mashobih berkata : 
2 tali PA 4 Ga, 2 yg Jab LS j3 | paling Of aya Sl Jerat Se Old ale — MS : sebel JU 
giaa (601 22) A Il AHLI Oya IS AY Lala 6 IE IAI ya BUS) 4 pb Lanlan3 peeilasit opa O koma 
ska alan 3 ARUN dl Bole Il SG poin Ulas 3 Dll mnyy Il denga € jalin de pemudi € slaiYI € 
SBS oya tah — pekany Aka AI elo — AI ad JOS) Lah GE pelari Jl mera Ldr ii IAI ya US, 
begik ) 1 dala Gelbr La onajay € Lita ya el sbdl Gama JBS 0 SA rasa gl 0d pad Ain Jail WS A0 
lai) 
Ath-Thibiy berkata “ Seakan-akan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa beliau akan 
meninggal dan khawatir ada beberapa umaatnya yang mengagungi kuburan beliau seperti apa 
yang diperbuat oleh orang Yahudi dan Nashara. Maka Nabi mngucapkan kata laknat, agar 
umatnya tidak melakukan itu pada kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda : “ Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nashoro “ dan 


sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam “ Mereka telah menjadikan kuburan para Nabi sebagai 
tempat sujud mereka. 


Sebab adanya pelaknatan, adakalanya mereka konon sujud pada kuburan para nabi sebagai 
bentuk pengagungan pada nabi mereka, dan inilah bentuk kesyirikan yang nyata. Dan adakalanya 
mereka menjadikan sholat pada kuburan para Nabi, sujud pada kuburan mereka dan menghadap 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7314 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kuburan mereka saat sholat, karena mengingat ibadah pada Allah dengan hal semacam itu dan 
berlebihan di dalam mengagungi para nabi, dan hal ini merupakan bentuk kesyirikan yang samar, 
karena mengandung pada apa yang kembali akan pengangungan makhluk yang tidak ditoleran 
leh syare'at. 


Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari melakukan hal itu karena 
menyerupainya pada kebiasaan orang Yahudi. Atau mengandung syrirk yang samar sebagaimana 
dikatakan oleh sebagian pensyarah hadits dari para imam kita. Yang menguatkan hal ini adalah 
kalimat riawayat berikut “ Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi peringatan agar tidak 
melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nashoro “. 


As-Syaikh As-Sanadi dalam kitabnya Hasyiah As- Sanadi berkomentar tentang maksud hadits di 
atas sebagai berikut : 


Ugal) 2 pemund Lah oran 1 pall SAI RILAI ya eilasil 1 gada Sumi) D pall tap La 0 peda | yainag OT Anal JI Ol Wa ool ag 
ph Si Elo pr 3 dmna MEN Ay Jd UlyA BILA 3 Opor ya Ui Ulat jl Uda 


“ Yang dimaksud hadits tersebut adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam 
memperingatkan umatnya agar tidak berbuat dengan makam beliau sebagaimana orang Yahudi 
dan Nashoro berbuat terhadap makam para nabi mereka berupa menjadikan kuburan sebagai 
tempat sujud. Baik sujud pada kuburan dengan rasa ta'dzhim atau menjadikannya sebagai giblat 
yang ia menghadap padanya diwaktu sembahyang atau semisalnya. Ada yang berpendapat 
bahwa seamata-mata menjadikan masjid di samping makam orang sholeh dengan tujuan 
mendapat keberkahan, maka tidaklah dilarang “ (Hasyiah As-Sanadi juz 2 hal/ 41) 


Dari komentar para ulama di atas dapat kita tangkap bahwa illat, manath, motif atau sebab 
pelaknatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yahudi dan nashoro adalah wujudnya 
penyembahan pada kuburan, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, mereka 
menjadikan kuburan sebagai sesembahan sehingga ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. Adapun umat Islam, maka tak pernah sekalipun ada sejarahnya umat Islam 
menyembah kubur. Umat Islam membina kubur hanya untuk memuliakan ahlul gubur (terlebih 
kubur orang yang sholeh), menjaga kubur daripada hilang terhapus zaman, dan memudahkan 
para peziarah untuk berziarah, dalam menemukan kubur di tengah-tengah ribuan kubur lainnya, 
juga sebagai tempat berteduh para peziarah agar dapat mengenang dan menghayati dengan 
tenang orang yang ada di dalam kubur beserta amal serta segala jasa dan kebaikannya. 


Sedangkan kaum muslim yang berdoa kepada Allah ta'ala dengan bertawassul pada ahli kubur 
yang dekat dengan Allah ta'ala, mereka berdoa dan beribadah kepada Allah bukan meminta 
kepada ahli kubur atau menyembah kuburan. 


Kaum muslim yang berdoa kepada Allah ta'ala dengan bertawassul pada ahli kubur yang dekat 
dengan Allah ta'ala, mereka sangat paham dan yakin bahwa yang mengabulkan doa mereka 
hanyalah Allah Azza wa Jalla bukan ahli kubur yang mereka tawassulkan. 


Silahkan menyaksikan video yang menjelaskan tawassul, ziarah kubur dan apa yang dimaksud 
dengan hadits tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid pada http:// 
www.youtube.com/watch?vzIDXulIV694k 

Silahkan baca studi kasus para peziarah kubur pada http:// 


mutiarazuhud.wordpress.com/2012/10/07/studi-kasus-ziarah!/ tidak ada satupun yang menyembah 
kuburan. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7315 


Dari contoh studi kasus ziarah kubur tersebut, dapat kita ketahui bahwa cara bertawassul dengan 
ahli kubur, pada umumnya bertawassul dengan amal sholeh berupa bacaan ayat suci Al Guran 
yang dihadiahkan kepada ahli kubur kemudian dilanjutkan dengan permohonan peziarah kepada 
Allah Azza wa Jalla. 


Pada umumnya mengawalinya dengan menghadiahkan Al Fatihah kepada manusia yang paling 
mulia Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengawalinya 
seperti “Ila Hadrotin Nabiyyil musthofa Muhammadin shollallahu “alahi wassalam wa'ala ali 
sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa shohbihi wa atbaihi ajmain” Al Fatihah 


Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2013/02/06/pengertian-tawassul/ bahwa pengertian tawassul adalah 
salah satu metode berdoa dan salah satu pintu dari pintu-pintu untuk menghadap Allah 
Subhanahu wa ta'ala 


Kalau tidak boleh menjadikan kekasih Allah atau hambaNya yang telah meraih magom (derajat) di 
sisiNya sebagai washilah dalam berdoa kepada Allah ta'ala maka kita tidak boleh pula menjadikan 
Multazam, Raudoh, Hijr Ismail sebagai washilah dalam berdoa kepada Allah ta'ala 


Andaikan mereka mau mendalami tauhid tingkat lanjut seperti alam ghaib atau alam selain yang 
ditempati oleh jasad kita maka mereka akan mengetahui dan mencari pintu-pintu atau misykat 
untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 


Orang-orang yang sibuk dengan teori tentang tauhid adalah orang yang belum menjadikan ilmu 
sebagai amal atau pengalaman dalam memperjalankan diri hingga sampai (wushul) kepada Allah 
atau meraih magom (derajat) disisiNya sehingga menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) 


Orang-orang yang sibuk dengan teori tentang tauhid adalah ibarat orang yang sibuk 
membicarakan mobilnya namun tidak memperjalankan mobilnya menuju ketujuannya 


Orang yang bertauhid adalah orang yang tidak menyembah kepada selain Allah. 


Orang yang bertauhid adalah orang yang meninggalkan segala perkara yang dapat melupakannya 
dari mengingat Allah 


Orang yang bertauhid adalah orang yang menjalankan segala apa yang telah diwajibkanNya 
(disyariatkanNya) yakni menjalankan segala kewajibanNya dan menjauhi segala laranganNya 
setelah itu melakukan segala amal kebaikan yakni bersikap dan berbuat yang mendekatkan diri 
kepada Allah 


Dalam sebuah hadit gudsi, Rasulullah bersabda “Allah berfirman, hamba-Ku tidak bisa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku 
wajibkan (ibadah mahdhah), jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 
amal kebaikan (ibadah ghairu mahdah) maka Aku mencintai dia” . (HR Bukhari 6021) 


Dalam perkara syariat (figih) kita tinggal mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Imam Mazhab 
yang empat. Tidak perlu kita membuang-buang waktu untuk mengulangi apa yang telah dikerjakan 
dan dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat. "Perbedaan adalah rahmat" adalah perbedaan di 
antara ahli istidlal atau perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat. Sedangkan perbedaan di 
antara bukan ahli istidlal adalah kesalahpahaman semata yang dapat menyesatkan orang banyak. 


Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat semata-mata dikarenakan terbentuk setelah 
adanya furu' (cabang), sementara furu' tersebut ada disebabkan adanya sifat zanni dalam nash 
dan berdasarkan kompetensi mereka sebagai Imam Mujtahid Mutlak untuk ditetapkan hukum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7316 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perkaranya (istinbat). 


Perkara syariat yang harus kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sepanjang 
tahun telah dikumpulkan oleh Imam Mazhab yang empat dari para perawi hadits kemudian 
menganalisa, menetapkan hukum perkara (istinbat) dan menyampaikan dalam kitab figih untuk 
diikuti oleh kaum muslim. 


Jadi mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) dalam perkara syariat mengikuti apa yang telah 
dikerjakan dan dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat.Tugas kita agar amal ibadah kita 
sampai kepada Allah. Jangan sholat cuma sampai di sajadah, sedekahnya cuma sampai ke 
tangan penerima, haji cuma sampai di Mekah, kurban cuma sampai di mulut yang memakan, 
jenggot menutupi mata hati. 


Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mencapai muslim yang ihsan (muslim yang berakhlakul 
karimah) dengan memperjalankan diri untuk sampai (wushul) kepada Allah atau meraih magom 
(derajat) disisiNya atau dekat denganNya sehingga dapat melihat Allah dengan hati (ain bashiroh). 


Sebagaimana wawancara dengan Dr. Sri Mulyati, MA (Dosen Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta) yang selengkapnya dapat ditemukan dalam tulisan pada http:// 
mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/24/komunitas-spiritual-kota/ , beliau mengatakan bahwa 
untuk dapat melihat Allah dengan hati sebagaimana kaum sufi, tahapan pertama yang harus 
dilewati adalah Takhalli, mengosongkan diri dari segala yang tidak baik, baru kemudian sampai 
pada apa yang disebut Tahalli, harus benar-benar mengisi kebaikan, berikutnya adalah Tajalli, 
benar-benar mengetahui rahasia Tuhan. Dan ini adalah bentuk manifestasi dari rahasia-rahasia 
yang diperlihatkan kepada hamba-Nya. Boleh jadi mereka sudah Takhalli tapi sudah ditunjukkan 
oleh Allah kepada yang ia kehendaki. 


Para ulama tasawuf yang menceritakan pengalaman mereka dalam mengikuti perjalanan diri 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar sampai (wushul) kepada Allah ta'ala sehingga meraih 
magom (derajat) disisiNya sehinga menyaksikan Allah ta'ala dengan hatinya (ain bashiroh). Tentu 
pengalaman mereka dapat berbeda dan bersifat pribadi serta tergantung ke-ridho-an Allah Azza 
wa Jalla. 


Tujuan beragama adalah untuk mencapai muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul 
karimah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 
Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, "Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (35J:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7317 


mereka yang selalu menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga terbentuklah muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh 


Tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan hatinya. 
Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. 
Ahli maksiat tertutup dari cahaya tagwa oleh kegelapan alpa 


Ahli Ibadah tertutup dari cahaya taufig dan pertolongan Allah Ta'ala oleh kegelapan memandang 
ibadahnya 


Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah ta'ala, pada saat 
yang sama ia telah terhalang (terhijab) dari Sang Empunya Gerak dan Perbuatan, dan ia jadi 
merugi besar. 


Siapa yang memandang Sang Empunya Gerak dan Tindakan, ia akan terhalang (terhijab) dari 
memandang gerak dan perbuatannya sendiri, sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam 
mewujudkan tindakan dan menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahNya. 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada 
hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari memandang Allah. Inilah 
yang dinamakan buta mata hati. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada” (AS Al Hajj (221:46 ) 

“Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali yang kembali kepada Allah dengan 
hati yang lurus.” (AS. Asy-Syu'araa: 88) 

Muslim yang menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)” 


Ubadah bin as-shamit ra. berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 
“Seutama-utama iman seseorang, jika ia telah mengetahui (menyaksikan) bahwa Allah selalu 
bersamanya, di mana pun ia berada" 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallm bersabda “Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui 
bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada". (HR. Ath Thobari) 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7318 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNya”. 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2240. Tidaklah mereka dapat mengenal Allah 


Tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya 


Firman Allah ta'ala yang artinya "Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar 
keagungan-Nya”. (AS Az Zumar (391:67) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada 
kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya 
untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui 
takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman 
kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat 
mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab" (AS Ali Imran (8:7) 


Dalam (AS Ali Imran (81:7) Allah ta'ala berfirman bahwa Dia lah yang mengetahui takwil ayat-ayat 
mutasyabihat namun Allah ta'ala tidak menetapkan bahwa tidak akan menganugerahkan 
kemampuan takwil kepada semua manusia. Oleh karenanya pada bagian akhir ayat tersebut 
ditegaskan bahwa Ulil Albab yang dapat yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat yakni orang- 
orang yang dikehendaki Allah dengan dianugerahkan Al Hikmah , pemahaman yang dalam atau 
kemampuan mengambil pelajaran terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau dianugerahkan 
kemampuan mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. 


Pada hakikatnya takwil adalah memahami dengan mengambil pelajaran berdasarkan karunia 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7319 


hikmah dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada siapa yang dikehendakiNya. 
Firman Allah ta'ala yang artinya, 
"Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan Ulil Albab" (AS Ali Imran (81:7) 


“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al @uran dan As Sunnah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar 
telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya Ulil Albab yang dapat mengambil pelajaran 
(dari firman Allah). (AS Al Bagarah (2):269). 


“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (41:3) 


“Maka bertanyalah kepada ahli dzikir (orang yang mempunyai pengetahuan) jika kamu tidak 
mengetahui.” (AS. an-Nahl (16| : 43) 


Ulil Albab atau ahli dzikir atau orang yang mempunyai pengetahuan karena karunia hikmah dari 
Allah ta'ala adalah 


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran (31 : 191) 


Sedangkan mereka yang "mencari-cari takwil" adalah mereka yang hanya bersandarkan akal 
pikiran untuk memahaminya. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas ra agar dikaruniakanNya Al-Hikmah 
, kemampuan mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan doa seperti 


Allahumma faggihhu fiddin wa 'allimhu al tawil 

Ya Allah dalamkanlah pengetahuannya dalam agama dan ajarilah ia takwil @uran 
atau 

Allahumma 'allimhu al hikmah. 

Ya Allah alimkanlah dia dengan hikmah 

atau 

Allahumma faggihu fiddini, wa allimhu al hikmata at ta'wila gurana 


Ya Allah dalamkan pengetahuannya dalam agama dan alilmkan dalam hikmah dan ajarkan ia 
takwil Al @uran (HR Ibnu Majah) 


Contohnya terhadap firmanNya yang artinya "Dan langit itu Kami bangun dengan "bi aidin" dan 
sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa" 


Ibnu Abbas ra mengatakan bahwa yang dimaksud "bi aidin" adalah "dengan kekuasaan", bukan 
maksudnya tangan yang merupakan anggota badan (jarihah) kita, karena Allah maha suci darinya 


Begitupula dengan firmanNya yang artinya "Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada 
kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan 
mereka" (AS Al Fath (48J:10) 


Para ahli tafsir pada umumnya menjelaskan contohnya "Orang yang berjanji setia biasanya 
berjabatan tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7320 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan 
bahwa berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan Allah atau disaksikan oleh Allah" 


Contoh lainya dalam tafsir Ibnu Katsir firmanNya "Yadulllahi fawga aydiihim" (tangan Allah di atas 
tangan mereka) maksudnya, Allah menyaksikan mereka, mendengarkan seluruh ucapan mereka, 
melihat tempat-tempat mereka dan mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati 
mereka, serta apa yang mereka tampakkan" 


Jadi tidak ada satupun ahlus sunnah yang mengatakan bahwa setiap sifat yang Allah ta'ala 
sifatkan untuk diri-Nya sendiri atau yang disifatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
harus beri'tigod (berkeyakinan) berdasarkan makna dzahir. 


Contoh ulama yang tidak mau mentakwil atau tidak mau mengambil pelajaran atau tidak mau 
mempergunakan karunia hikmah dapat kita ketahui dari tulisan pada 


http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla- 
adalah-kanan/ 


atau pada 


http://artikelassunnah.blogspot.com/2010/03/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-wa.html 


Situs tersebut berisikan pendapat seorang ulama berdasarkan hadits-hadits yang dipahaminya 
sendiri tanpa menyertakan pendapat para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang 
empat. Pada akhir tulisannya ulama tersebut berkesimpulan bahwa “Allah mempunyai kedua 
tangan dan kedua tangan Allah adalah kanan” 


Ulama tersebut memahami ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir atau 
makna harfiah atau makna leksikal atau makna dasar yang terdapat pada setiap kata (kalimat) 
atau makna kata secara lepas sebagaimana yang terlihat jelas dalam awal tulisan dengan 
pertanyaan “Apakah kedua tangan Allah yang mulia kanan dan kiri ataukah keduanya kanan?” 
dalam pengertian arah (sisi) kiri atau kanan 


“Datang seorang pendeta kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah di 
hari kiamat akan memegang seluruh lapisan langit dengan satu jari, seluruh lapisan bumi dengan 
satu jari, gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari”. Dalam satu riwayat mengatakan: “Air 
dan tanah dengan satu jari, kemudian Allah menggerakan itu semua”. Maka Rasulullah tertawa, 
lalu bersabda dengan membaca firmanNya yang artinya "Dan tidaklah mereka dapat mengenal 
Allah dengan sebenar keagungan-Nya”. (AS Az Zumar (39J:67) 


Ibn Al Jawzi menjelaskan bahwa “Tertawanya Rasulullah dalam hadits di atas sebagai bukti 
pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah 
kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya (Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah : 
“0 yA3 Go AI Ng d3 La)” 
("Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya” (AS Az Zumar 
(391:67) ) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka (kaum Yahudi)” 


Jikalau beri'tigod (berkeyakinan) dengan makna dzahir maka "jari Allah" berada disetiap hati 
manusa 


Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara 
dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah. Allah Subhanahhu wa Ta'ala akan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7321 ) 


memalingkan hati manusia menurut kehendak-Nya. (HR Muslim 4798) 


Ibn Al Jawzi berkata , "Hadits ini menunjukan bahwa hati setiap manusia di bawah kekuasaan 
Allah. Ketika diungkapkan 


(TN Ia 79 
PA 3 


artinya bahwa Allah sepenuhnya menguasai hati tersebut dan Allah maha berkehendak untuk 
“membolak-balik” hati setiap manusia. 


Dari Syahru bin Hausyab berkata: saya telah mendengar Ummu Salamah meceritakan bahwa 
Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam memperbanyak dalam do'anya: ALLAHUMMAA 
MUGALLIBAL @ULUB TSABIT @ALBI 'ALA DINIK (Ya Allah, yang membolak balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di atas agamamu). la berkata: saya berkata: "Wahai Rasululah! Apakah hati itu 
berbolak balik?" beliau menjawab: "Ya, tidaklah ciptaan Allah dari manusia anak keturunan Adam 
kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Bila Allah Azza wa Kalla berkehendak, 
la akan meluruskannya, dan jika Allah berkehendak, la akan menyesatkannya. Maka kami 
memohon kepada Allah: "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah 
kami diberi petunjuk." Dan kami memohon kepada-Nya supaya memberikan kepada kita rahmat 
dari sisinya, sesungguhnya dia adalah Maha Pemberi'," (HR Ahmad No 25364) 

Jikalau beri'tigod (berkeyakinan) dengan makna dzahir maka "tangan Allah" berada disetiap ubun- 
ubun binatang melata berdasarkan firmanNya yang artinya "Sesungguhnya aku bertawakkal 
kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah 
yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus." (AS Huud 
(111:56) 

"tidak ada suatu binatang melatapun" terkait dengan ayat sebelumnya. 

Firman Allah ta'ala yang artinya, "Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada 
mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah, di waktu mereka 
menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang 
mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati Dan tidak ada suatu 
binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui 
tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang 
nyata (Lauh mahfuzh)" (AS Huud (111: 5 dan 6) 

Yang dimaksud "binatang melata" di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa 


Sedangkan yang dimaksud "Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya" adalah "Dia-lah yang 
menguasai sepenuhnya" 


Sedangkan yang dimaksud "Tuhanku di atas jalan yang lurus" adalah "Allah selalu berbuat adil" 


Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin al- 
Jawzi as- Shiddigi al-Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi secara khusus membuat 
kitab berjudul Daf'u syubah at-tasybih bi-akaffi at-tanzih contoh terjemahannya pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-jauzi.pdf 

untuk menjelaskan kesalahpahaman tiga ulama Hambali yakni 


1. Abu Abdillah al-Hasan bin Hamid bin Ali al-Baghdadi al-Warrag, wafat 403 H, guru dari Abu 
Ya'la al-Hanbali 


2. Muhammad bin al Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad al-Baghdadi al-Hanbali, dikenal 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan sebutan Abu Ya'la al-Hanbali. Lahir tahun 380 H, wafat 458 H 


3. Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Nashr az-Zaghuni al-Hanbali, wafat 527 H Ibn al Jawzi 
berkata bahwa 


Kekek Kekek 


awal kutipan 
Mereka memahami sifat-sifat Allah secara indrawi, misalkan mereka mendapati teks hadits : 


e$ Bye Je pole dl & ol zM 


lalu mereka menetapkan adanya “Shiirah (bentuk) bagi Allah. Kemudian mereka juga 
menambahkan “al-Wajh” (muka) bagi Dzat Allah, dua mata, mulut, bibir, gusi, sinar bagi wajah- 
Nya, dua tangan, jari-jari, telapak tangan, jari kelingking, jari jempol, dada, paha, dua betis, dua 
kaki, sementara tentang kepala mereka berkata: “Kami tidak pernah mendengar berita bahwa 
Allah memiliki kepala”, mereka juga mengatakan bahwa Allah dapat menyentuh dan dapat 
disentuh, dan seorang hamba bisa mendekat kepada Dzat-Nya secara indrawi, sebagian 
mereka bahkan berkata: “Dia (Allah) bernafas”. Lalu -dan ini yang sangat menyesakkan- 
mereka mengelabui orang-orang awam dengan berkata: “Itu semua tidak seperti yang 
dibayangkan dalam akal pikiran”. 

Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka memahaminya secara dzahir (literal). 
Tatacara mereka dalam menetapkan dan menamakan sifat-sifat Allah sama persis dengan 
tatacara yang dipakai oleh para ahli bid'ah, sedikitpun mereka tidak memiliki dalil untuk itu, 
baik dari dalil nagli maupun dari dalil agli. Mereka tidak pernah menghiraukan teks-teks yang 
secara jelas menyebutkan bahwa sifat-sifat tersebut tidak boleh dipahami dalam makna 
literalnya (makna dzahir), juga mereka tidak pernah mau melepaskan makna sifat-sifat 
tersebut dari tanda-tanda kebaharuan (huduts). 

Mereka tidak merasa puas sampai di sini, mereka tidak puas dengan hanya mengatakan “Sifat 


Fi'il” saja bagi Allah hingga mereka mengatakan “Sifat Dzat" 
“““## akhir kutipan 


Kekek 


Salaf yang sholeh mengatakan 

SIB ASI Oli Lead Wol 3 Aan og Caly Sp Olly al gp Ullag ENY oil 2 elaa g3 adl JU 
: yee bi Lelbr LS Lag,al 

“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza'iy, Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, Laits 


bin Sa'ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka semuanya berkata 
kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir" 


Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan: 

A8 DI 4 SIDE 0 pend dadi A3 Il AI Hung Lo JS 
“Setiap sesuatu yang Allah menyifati diri-Nya dengan sesuatu itu, maka tafsirannya adalah 
bacaannya (tilawahnya) dan diam daripada sesuatu itu”. 


Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ingin memalingkan kita dari mencari makna dzahir dari 
ayat-ayat sifat dengan cukup melihat bacaannya saja, tafsiruhu tilawatuhu: tafsirannya adalah 
bacaannya. Bacaannya adalah melihat, mengikuti huruf-perhurufnya, bukan maknanya, bukan 
tafsiruhu ta'rifuhu. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi'tigodkan berdasarkan maknanya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7323 ) 


secara dzahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-lafazh 
ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke sana. 


Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat , Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “Jawaban yang kita 
pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya bagi orang yang tidak memiliki 
kompetensi di dalamnya adalah agar mengimaninya dan tidak -secara mendetail- membahasnya 
dan membicarakannya. Sebab bagi orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini ia tidak akan aman 
untuk jatuh dalam kesesatan tasybih" 


Para ulama terdahulu yang sholeh telah memberikan batasan kepada kita untuk tidak memahami 
ayat mutasyabihat tentang sifat dengan makna dzahir. 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jism 
(contohnya tangan) sebagaimana jisim-jisim lainnya (sebagaimana tangan lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jisim 
(contohnya tangan) namun tidak serupa dengan jisim-jisim lainnya (tidak serupa dengan tangan 
makhlukNya), maka orang tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir (kufur dalam i'tigod)”. Seseorang bertanya 
kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat 
ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka 
menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa 
ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan.” 


Ibn al Jawzi menjelaskan bahwa "sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna 
lahirnya (dzahir) jika itu dimungkinkan, namun jika ada tuntutan takwil maka berarti teks tersebut 
bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz (metaforis)". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7322 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tuntutan takwil dengan makna majaz (bukan sembarang takwil atau mencari-cari takwil) timbul 
ketika ayat-ayat mutasyabihat jika dimaknai secara dzahir sehingga mensifatkan Allah dengan 
sifat-sifat yang menunjuki kepada sifat baharu (huduts) atau menunjuki atas tanda kekurangan. 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata” (AS Al An'am 
(61103) 

Allah ta'ala mengungkapkan tentang diriNya dalam bahasa Arab yang balaghah (sastra Arab) 
sehingga tidak selalu dapat dimaknai sebagaimana makna yang dapat dicapai oleh penglihatan 
mata atau makna indrawi atau makna dzahir atau makna harfiah atau makna yang tertulis 
(tersurat). Untuk itulah diperlukan ilmu untuk memahaminya seperti ilmu balaghah yang dapat 
mengungkap makna bathin atau makna di balik yang tertulis atau makna tersirat sepert makna 
majaz (kiasan). 

Contoh ungkapan kecintaan Allah ta'ala kepada kekasihNya (wali Allah) yang tidak dapat dimaknai 
dengan makna dzahir. 


Dalam sebuah haitis gudsi Allah ta'ala berfirman “jika Aku sudah mencintainya, maka Akulah 
pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk 
memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk 
berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku- 
lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi pelakunya sendiri 
sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia (khawatir) 
terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya.” (HR Bukhari 
6021) 


Oleh karenanya kitapun tidak dapat memaknai dengan makna dzahir terhadap ungkapan cinta 
manusia seperti 
"di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu, di dalam 


dadaku ada kamu", "gunung akan ku daki , lautan akan ku seberangi" 

"kaulah yang bisa membuatku lupa segalanya""kaulah yang melepaskan segala kelelahanku" 
"kaulah yang membuatku tertawa" 

"kaulah yang membuatku bahagia" 

dan lain-lain 


Begitupula dalam memahami sholawat yang merupakan ungkapan cinta kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang umumnya dalam bahasa Arab yang balaghah sehingga tidak 
selalu dapat dipahami dengan makna dzahir. 


Oleh karenanya orang-orang yang berpendapat bahwa sholawat seperti sholawat Nariyah atau 
Maulid Barzanji, matan atau redaksinya mengandung kemusyrikan maka dapat dipastikan mereka 
tidak menguasai ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat sepeti nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, 
bayan dan bad”) 


Contohnya sholawat Nariyah yang artinya "Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang 
sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasllam, yang dengannya 
akan terlepas beberapa ikatan (kesusahan) dan akan terbuka beberapa kesulitan dan akan 
ditunaikan beberapa kebutuhan dan akan diperoleh beberapa keinginan dan kematian yang baik 
(husnul khotimah) dan awan menurunkan hujan (keberkahan/kebahagiaan) dengan wajahnya 
yang mulia, dan limpahkanlah kepada keluarganya, para shahabatnya dalam setiap detik dan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7325 ) 


hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau" 
Seroang rekan kami menjelaskan sebagai berikut 


kekk kekkk 


awal kutipan 
Penjelasan : «“ disini Adalah Isim maushul tunggal laki-laki yang menjadi na'at/shifat dari 


asal 4 Jas 
Dengannya akan terlepas beberapa ikatan (kesusahan-kesusahan) 
Jes adalah Fiil mudlori' dari madii j4 yang mengikuti Ji yang berfaidah menjadi 
Muthowaahnya js dan menjadi shilahnya isim maushul 


yang artinya adalah akan terlepas. Muthowa'ah adlah hasilnya bekas/kesan/akibat tatkala firil 
muta'adi berhubungan dengan maf'ulnya. Contoh Muthowa'ah : 


JAWA AI Jl- 
Allah telah melepas beberapa ikatan (kesusahan), maka beberapa ikatan (kesusahan) 


terlepas. Jadi terlepasnya beberapa ikatan (kesusahan) akibat dari Allah telah melepasnya. 
Begitu juga pada kalimat 4-5 menjadi jelas bahwa yang melepas adalah Allah karena faidah 


kalimat tersebut adalah hasilnya bekas kesan/akibat 

an AI 
Dan dengannya akan terbuka beberapa kesulitan - is adalah fi'il mudlori' mabni ma'lum 
(kalimat aktif) dari madli « mengikuti Jasi yang berfaidah menjadi Muthowaahnya Je dan 
menjadi shilahnya isim maushul «isi dengan menggunakan huruf athof wawu yang artinya 
adalah akan terbuka. Penjelasannya sama dengan j5 


Dan dengannya akan dipenuhi/ditunaikan beberapa kebutuhan Ne adalah fi'il mudlori' mabni 
majhul (kalimat pasif) dari madli (.-s dan menjadi shilahnya isim maushul siJl dengan 


menggunakan huruf athof wawu. SAI adalah naibul fa'ilnya. Fi'il Mabni Majhul adalah Fil 


yang tidak menyebutkan fa'ilnya (subyek) karena sudah diketahui atau disamarkan. Dan yang 
mengganti posisi fa'il dinamakan naibul fa'il. Naibul Fa'il adalah Isim yang dirofa'kan baik 
secara lafadh atau mahal, menggantikan dan menempati tempatnya Fa'il yang tidak 
disebutkan. Contoh : 


2. Oo. o- 
aa AI gai 


Allah akan memenuhi beberapa kebutuhan. Karena yang memenuhi kebutuhan hanyalah Allah 
(sudah diketahui), maka fa'ilnya tidak disebutkan dan fi'ilnya dijadikan mabni majhul, menjadi 


BPI dpn AA asing Ad omaoy SE 6 dliy Mb ai 
dan akan diperoleh beberapa keinginan dan kematian yang baik (husnul khotimah) dan awan 


menurunkan hujan (kesedihan menjadi kebahagiaan) dengan wajahnya yang mulia. Semua 
fi'ilanya berbentuk Majhul (tidak menyebutkan fa'il) karena sudah diketahui fa'ilnya yakni Allah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7326 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Penjelasannya sama seperti sebelumnya 


4 


Dengannya/sebab beliau. Bak adalah Huruf jer yang mempunyai arti sababiyyah(sebab) dan 
berta'allug (terhubung) pada fiil. Jadi nabi dijadikan sebab (wasilah/perantara) atas 
terlepasnya beberapa ikatan (kesusahan2) dan terbukanya beberapa kesulitan, dst. 


Kesimpulan : Setelah membahas kalimat2 dari sholawat nariyah berdasarkan gramatika arab, 
maka menjadi jelas bahwa subyek/pelakunya adalah Allah Azza wa Jalla, sedangkan Nabi 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hanya dijadikan wasilah dalam permohonan rahmat 
kepada Allah. 


keke Kekek 


akhir kutipan 


Begitupula penjelasan ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasululah shallallahu alaihi 
wasallam contohnya Habib Munzir sebagaimana yang dimuat pada http://majelisrasulullah.org/ 
index.php?option-com. simpleboard&ltemid&func-view&catid-9&id-6466#6466 


““## awal kutipan 


Saudaraku yang kumuliakan, Mengenai shalawat nariyah, tidak ada dari isinya yang 
bertentangan dengan syariah, makna kalimat : yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang 
segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang 
baik” adalah kiasan, bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam pembawa Al @uran, pembawa 
hidayah, pembawa risalah, yang dengan itu semualah terurai segala ikatan dosa dan sihir, 
hilang segala kesedihan yaitu dengan sakinah, khusyu dan selamat dari siksa neraka, dipenuhi 
segala kebutuhan oleh Allah swt, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik yaitu 
husnul khatimah dan sorga, 


Ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah arab dari cinta, sebagaimana pujian Abbas bin 
Abdulmuttalib ra kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dihadapan beliau shallallahu alaihi 
wasallam : “... dan engkau (wahai nabi shallallahu aalaihi wasallam) saat hari kelahiranmu 
maka terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang, dan langit bercahaya dengan 
cahayamu, dan kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al @ur'an) 
kami terus mendalaminya” (Mustadrak 'ala shahihain hadits no.5417), tentunya bumi dan langit 
tidak bercahaya terang yang terlihat mata, namun kiasan tentang kebangkitan risalah. 


kekkk 


Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah, bila kami dihadapanmu maka jiwa 
kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no.7387), “Wahai Rasulullah, bila kami melihat 
wajahmu maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no.8030) 


Semua orang yang mengerti bahasa arab memahami ini, Cuma kalau mereka tak faham 
bahasa maka langsung memvonis musyrik, tentunya dari dangkalnya pemahaman atas tauhid, 


Mengenai kalimat diminta hujan dengan wajahnya yang mulia, adalah cermin dari bertawassul 
pada beliau shallallahu alaihi wasallam para sahabat sebagaimana riwayat shahih Bukhari. 


Mengenai anda ingin membacanya 11X, atau berapa kali demi tercapainya hajat, maka tak 
ada dalil yang melarangnya, 


Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, Wallahu a'lam 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 
Wassalam 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7327 ) 


Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 
2256. MEREKA SALAH MEMILIH ULAMA PANUTAN 


Mereka adalah korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi sehingga mereka kembali kepada Al Guran dan As Sunnah lebih 
bersandarkan dengan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) yang umumnya 
memahami dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah 
(terminologi) saja. 


Mereka adalah produk atau hasil pengajaran ulama yang dipaksakan oleh kerajaan dinasti Saudi 
yang merupakan sekutu dari Zionis Amerika untuk mengikuti pola pemahaman atau ajaran ulama 
Muhammad bin Abdul Wahhab yang mendalami ilmu agama secara otodidak (shahafi) 
sebagaimana yang dapat kita ketahui dari tulisan pada http:// 
suryadhie.wordpress.com/2007/08/16/artikel-tokoh-islam-ulama-islam/ 


"“"## awal kutipan 


kekkk 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan. 


kekkk keke 


akhir kutipan 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab membuat kitab atau tulisan yang pada umumnya berisikan 
pendapat berdasarkan akal pikirannya sendiri , sedikit sekali merujuk kepada pendapat para 
ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadits layak disebut ahli hadits? 


Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab 
saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, 
maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka 
menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim... Para ulama menilai orang semacam ini 
sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya 
adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, 
maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan 
kami adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 
Al-Hafidz adz-Dzahabi berkata: “al-Walid mengutip perkataan al-Auza'i: “Ilmu ini adalah sesuatu 
yang mulia, yang saling dipelajari oleh para ulama. Ketika ilmu ini ditulis dalam kitab, maka akan 
dimasuki oleh orang yang bukan ahlinya.” Riwayat ini juga dikutip oleh Ibnu Mubarak dari al- 
Auza'i. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu melalui kitab akan terjadi kesalahan, apalagi 
dimasa itu belum ada tanda baca titik dan harakat. Maka kalimat-kalimat menjadi rancu beserta 
maknanya. Dan hal ini tidak akan terjadi jika mempelajari ilmu dari para guru” 


Mereka merasa atau mengaku mengikuti manhaj Salaf atau mazhab Salaf. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7325 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Zaid bin Tsabit RA berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Semoga Allah mengelokkan rupa orang yang mendengar Hadits dariku, lalu dia 
menghafalnya-dalam lafadz riwayat lain: lalu dia memahami dan menghafalnya- kemudian dia 
menyampaikannya kepada orang lain. Terkadang orang yang membawa ilmu agama 
menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya, dan terkadang orang yang membawa 
ilmu agama tidak memahaminya” (Hadits Shahih Riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad- 
Darimi, Ahmad, Ibnu Hibban, at-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabir, dan imam-imam lainnya). 


Dari hadits tersebut kita paham memang ada perawi yang sekedar menghafal saja tanpa 
memahami hadits yang dihafalnya. Pada hakikatnya, sebagian besar yang disampaikan oleh para 
perawi hadits adalah perkataan Rasulullah bukan pemahaman dari para perawi hadits. 


Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah al-Muhadzdzab berkata “dan tidak boleh bagi orang awam 
bermazhab dengan mazhab salah seorang daripada imam-imam di kalangan para Sahabat 
radhiallahu “anhum dan selain mereka daripada generasi awal, walaupun mereka lebih alim dan 
lebih tinggi darajatnya dibandingkan dengan (ulama') selepas mereka: hal ini karena mereka tidak 
meluangkan masa sepenuhnya untuk mengarang (menyusun) ilmu dan meletakkan prinsip-prinsip 
asas/dasar dan furu'/cabangnya. Tidak ada salah seorang daripada mereka (para sahabat) 
sebuah mazhab yang dianalisa dan diakui. Sedangkan para ulama yang datang setelah mereka 
(para sahabat) merupakan pendukung mazhab para Sahabat dan Tabien dan kemudian 
melakukan usaha meletakkan hukum-hukum sebelum berlakunya perkara tersebut, dan bangkit 
menerangkan prinsip-prinsip asas/dasar dan furu'/cabang ilmu seperti (Imam) Malik dan (Imam) 
Abu Hanifah dan selain dari mereka berdua.” 


Penamaan mazhab tidak dinisbatkan kepada nama suatu generasi melainkan kepada nama 
ulama yang melakukan upaya pemahaman (ijtihad) dan penetapan hukum perkara (istinbat) serta 
diakui berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. 


Prof. Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam As-Salafiyyah: Marhalah Zamaniyyah 
Mubarakah, La Mazhab Islami yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit 
Gema Insani Press menjelaskan bahawasanya, “istilah salaf itu bukanlah suatu mazhab dalam 
Islam, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian mereka yang mengaku sebagai salafi, tetapi 
istilah salaf itu sendiri merujuk kepada suatu zaman awal umat Islam". 


Ustadz Ahmad Sarwat,Lc,.MA menyampaikan dalam tulisan pada http://www.rumahfigih.com/ 
x.php?id-1357669611 &title-adakah-mazhab-salaf.htm 
"#8 awal kutipan 


Kerancuan Istilah Salaf 


kekkk 


Istilah 'salaf' artinya adalah sesuatu yang lampau atau terdahulu. Terjemahan salaf dalam 
bahasa Indonesia bisa bermacam-macam, seperti lampau, kuno, konservatif, konvensional, 
ortodhox, klasik, antik, dan seterusnya. 


Kalau kita lihat dari sisi ilmu hukum dan syariah, istilah salaf sebenarnya bukan nama yang 
baku untuk menamakan sebuah medote istimbath hukum. Istilah salaf hanya menunjukkan 
keterangan tentang sebuah kurun waktu di zaman yang sudah lampau. 


Kira-kira perbandingannya begini, kalau kita ingin menyebut skala panjang suatu benda dalam 
ilmu ukur, maka kita setidaknya mengenal ada dua metode atau besaran, yaitu centimeter dan 
inchi. Di Indonesia biasanya kita menggunakan besaran centimeter, sedangkan di Amerika 
sana biasa orang-orang menggunakan ukuran inchi. Nah, tiba-tiba ada orang menyebutkan 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7320 ) 


bahwa panjangnya meja adalah 20 'masa lalu". 
Lho? Apa maksudnya '20 masa lalu' ? 


Apakah istilah 'masa lalu' itu adalah sebuah besaran atau ukuran dalam mengukur panjang 
suatu benda? Jawabannya pasti tidak. Yang kita tahu hanya besaran 20 centimeter atau 20 
inchi, tapi kalau '20 masa lalu', tidak ada seorang pun yang mengenal istilah itu. 


Ya bisa saja sih segelintir orang menggunakan istilah besaran 'masa lalu' sebagai besaran 
untuk mengukur panjang suatu benda, tetapi yang pasti besaran itu bukan besaran standar 
yang diakui dalam dunia ilmu ukur. Jadi kalau kita ke toko material bangunan, lalu kita bilang 
mau beli kayu triplek ukuran 20 'masa lalu', pasti penjaga tokonya bingung dan dahinya 
berkerut 10 lipatan. 


Mazhab Figih Yang Empat Adalah Salaf 


Sementara kita memperbincangkan bahwa salaf itu bukan nama sebuah sistem, sebenarnya 
justru keempat mazhab yang kita kenal itu hidupnya malah di masa salaf, alias di masa lalu. 


Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir hanya terpaut 70 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. 
Apalah seorang Abu Hanifah bukan orang salaf? Al-lImam Malik lahir tahun 93 hijriyah, Al- 
Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 hijriyah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 
hijriyah. Apakah mereka bukan orang salaf? 


Maka kalau ada yang bilang bahwa mazhab figih itu bukan salaf, barangkali dia perlu belajar 
sejarah Islam terlebih dahulu. Sebab mazhab yang dibuangnya itu ternyata lahirnya di masa 
salaf. Justru keempat mazhab figih itulah the real salaf. 


Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Gayyim dan Ibnu Hazm, kalau dilihat angka tahun lahirnya, 
mereka juga bukan orang salaf, karena mereka hidup jauh ratusan tahun setelah Rasulullah 
SAW wafat. Apalagi Syeikh Bin Baz, Utsaimin dan Al-Albani, mereka bahkan lebih bukan salaf 
lagi, tetapi malahan orang-orang khalaf yang hidup sezaman dengan kita. 


Sayangnya, Ibnu Taymiyah, Ibnul Gayyim, apalagi Bin Baz, Utsaimin termasuk Al-Albani, tak 
satu pun dari mereka yang punya manhaj, kalau yang kita maksud dengan manhaj itu adalah 
arti sistem dan metodologi istimbath hukum yang baku. Bahasa mudahnya, mereka tidak 
pernah menciptakan ilmu ushul figih. Jadi mereka cuma bikin fatwa, tetapi tidak ada kaidah, 
manhaj atau polanya. 


Kalau kita ibaratkan komputer, mereka memang banyak menulis file word, tetapi mereka tidak 
menciptakan sistem operasi. Mereka punya banyak fatwa, mungkin ribuan, tetapi semua itu 
levelnya cuma fatwa, bukan manhaj apalagi mazhab. 

Bukan Salaf Tetapi Dzahihiri 

Sebenarnya kalau kita perhatikan metodologi istimbath mereka yang mengaku-ngaku sebagai 
salaf, sebenarnya metode mereka itu tidak mengacu kepada masa salaf. Kalau dipikir-pikir, 
metode istimbah yang mereka pakai itu lebih cenderung kepada mazhab Dzhahiriyah. Karena 
kebanyakan mereka berfatwa hanya dengan menggunakan nash secara Dzhahirnya saja. 
Mereka tidak menggunakan metode istimbath hukum yang justru sudah baku, seperti giyas, 
mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, mafhum dan manthug. Bahkan dalam banyak kasus, 
mereka tidak pandai tidak mengerti adanya nash yang sudah dinasakh atau sudah dihapus 
dengan adanya nash yang lebih baru turunnya. 


Mereka juga kurang pandai dalam mengambil metode penggabungan dua dalil atau lebih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7330 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(tharigatul-jam'i) bila ada dalil-dalil yang sama shahihnya, tetapi secara dzhahir nampak agak 
bertentangan. Lalu mereka semata-mata cuma pakai pertimbangan mana yang derajat 
keshahihannya menurut mereka lebih tinggi. Kemudian nash yang sebenarnya shahih, tapi 
menurut mereka kalah shahih pun dibuang. 


Padahal setelah dipelajari lebih dalam, klaim atas keshahihan hadits itu keliru dan 
kesalahannya sangat fatal. Cuma apa boleh buat, karena fatwanya sudah terlanjur keluar, 
ngotot bahwa hadits itu tidak shahih. Maka digunakanlah metode menshahihan hadits yang 
aneh bin ajaib alias keluar dari pakem para ahli hadits sendiri. 


Dari metode kritik haditsnya saja sudah bermasalah, apalagi dalam mengistimbath hukumnya. 
Semua terjadi karena belum apa-apa sudah keluar dari pakem yang sudah ada. Seharusnya, 
yang namanya ulama itu, belajar dulu yang banyak tentang metode kritik hadits, setelah itu 
belajar ilmu ushul agar mengeti dan tahu bagaimana cara melakukan istimbath hukum. Lah ini 
belum punya ilmu yang mumpuni, lalu kok tiba-tiba bilang semua orang salah, yang benar 
cuma saya seorang. 
“““# akhir kutipan 
Mereka salah menjadikan ulama panutan. Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dikabarkan 
dalam mengggali Al @uran dan As Sunnah tidak mau belajar ilmu figih sebagaimana informasi 
yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanbali, al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid al- 
Najdi berkata dalam kitabnya al-Suhub al-Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah ketika menulis 
biografi Syaikh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahhabi, sebagai berikut: 
Atau Oh aa AG Cai LSI BESI HASAN AI Fe lo AN pay GAM gasal Dlaaka 3g Dai Ae 
Koe D5 af lia Olnjlkus Gan ae ae Jali Ja yan ye An Men ah Sri ay Ojak Vas Patas 
SA apn YAA TA ben sn da Sah ya ep aa 
(VVO AI Lao Je AA na Coba JP il) Jul jLa Of Al JAR PASI ja Laba Uya, 


kekkk 


“Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, adalah ayah pembawa dakwah Wahhabiyah, 
yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat 
perbedaan. Padahal Muhammad (pendiri Wahhabi) tidak terang-terangan berdakwah kecuali 
setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku, 
dari orang yang semasa dengan Syaikh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada 
anaknya, karena ia tidak suka belajar ilmu figih seperti para pendahulu dan orang-orang di 
daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. 
Beliau selalu berkata kepada masyarakat, “Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari 
Muhammad.” Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi.” (Ibn Humaid al-Najdi, al-Suhub al- 
Wabilah “ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). 


Ulama Muhammad bin Abdul Wahhab mendalami ilmu agama mengikuti pola pemahaman ulama 
Ibnu Taimiyyah. Pendalamannya pun bersandarkan mutholaah (menelaah) kitab yang dihasilkan 
oleh ulama Ibnu Taimiyyah secara otodidak (shahafi) dengan akal pikirannya sendiri karena masa 
kehidupan mereka terpaut 350 tahun lebih. 


Jumhur ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al @uran dan As Sunnah dengan 
belajar sendiri secara otodidak (shahafi) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan 
memahaminya dengan akal pikiran sendiri yang umumnya dengan makna dzahir, kemungkinan 
besar akan berakibat negative seperti, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7331 


1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan 
oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ibadah yang kehilangan ruhnya atau 
aspek bathin 


2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
'Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa : 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jism 
(contohnya tangan) sebagaimana jisim-jisim lainnya (sebagaimana tangan lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jisim 
(contohnya tangan) namun tidak serupa dengan jisim-jisim lainnya (tidak serupa dengan tangan 
makhlukNya), maka orang tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir (kufur dalam i'tigod)”. Seseorang bertanya 
kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat 
ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka 
menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa 
ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan.” 


Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin al- 
Jawzi as- Shiddigi al-Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi secara khusus membuat 
kitab berjudul Daf'u syubah at-tasybih bi-akaffi at-tanzih contoh terjemahannya pada : 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-jauzi.pdf 

untuk menjelaskan kesalahpahaman tiga ulama Hambali yakni : 

1. Abu Abdillah al-Hasan bin Hamid bin Ali al-Baghdadi al-Warrag, wafat 403 H, guru dari Abu 
Ya'la al-Hanbali 

2. Muhammad bin al Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad al-Baghdadi al-Hanbali, dikenal 
dengan sebutan Abu Ya'la al-Hanbali. Lahir tahun 380 H, wafat 458 H 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Nashr az-Zaghuni al-Hanbali, wafat 527 H 
Ibn al Jawzi berkata bahwa : 


kekkk keke 


awal kutipan 
Mereka memahami sifat-sifat Allah secara indrawi, misalkan mereka mendapati teks hadits: 


“ayo ds pole Gl & 01”, 


lalu mereka menetapkan adanya “Shiirah (bentuk) bagi Allah. Kemudian mereka juga 
menambahkan “al-Wajh” (muka) bagi Dzat Allah, dua mata, mulut, bibir, gusi, sinar bagi wajah- 
Nya, dua tangan, jari-jari, telapak tangan, jari kelingking, jari jempol, dada, paha, dua betis, dua 
kaki, sementara tentang kepala mereka berkata: “Kami tidak pernah mendengar berita bahwa 
Allah memiliki kepala”, mereka juga mengatakan bahwa Allah dapat menyentuh dan dapat 
disentuh, dan seorang hamba bisa mendekat kepada Dzat-Nya secara indrawi, sebagian 
mereka bahkan berkata: “Dia (Allah) bernafas”. Lalu -dan ini yang sangat menyesakkan- 
mereka mengelabui orang-orang awam dengan berkata: “Itu semua tidak seperti yang 
dibayangkan dalam akal pikiran”. 


Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka memahaminya secara dzahir (literal). 
Tatacara mereka dalam menetapkan dan menamakan sifat-sifat Allah sama persis dengan 
tatacara yang dipakai oleh para ahli bid'ah, sedikitpun mereka tidak memiliki dalil untuk itu, 
baik dari dalil nagli maupun dari dalil agli. 


Mereka tidak pernah menghiraukan teks-teks yang secara jelas menyebutkan bahwa sifat-sifat 
tersebut tidak boleh dipahami dalam makna literalnya (makna dzahir), juga mereka tidak 
pernah mau melepaskan makna sifat-sifat tersebut dari tanda-tanda kebaharuan (huduts). 


Mereka tidak merasa puas sampai di sini, mereka tidak puas dengan hanya mengatakan “Sifat 
Fi'il” saja bagi Allah hingga mereka mengatakan “Sifat Dzat”. 


kekkkk kekkk 


akhir kutipan 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyyah menisbahkan kepada Imam Ibn 
"Uyainah, beliau berkata: “Hadits itu menyesatkan kecuali bagi para fugaha (ahli figih)”. 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab tersebut lalu mensyarahkan perkataan itu : “Sesungguhnya 
hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Guran dari sudut bahwa 
keduanya mengandung lafaz umum yang maknanya khusus begitu juga sebaliknya, bahkan ada 
juga yang mengandung nasikh mansukh yang tidak layak lagi beramal dengannya. Bahkan dalam 
hadits juga mengandung lafaz-lafaz yang dzahirnya membawa kepada tasybih seperti hadits 
yanzilu Rabbuna... yang mana tidak diketahui maknanya melainkan golongan fugaha' (ahli figh). 
Berbeda dengan mereka yang sekedar mengetahui apa yang dzahir daripada hadits-hadits 
(khususnya mutasyabihat) sehingga akhirnya dia (yang hanya faham hadits-hadits mutasyabihat 
dengan makna dzahir) pun sesat seperti yang berlaku pada sebahagian ahli hadits terdahulu dan 
masa kini seperti Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya.” (Al-Fatawa Al-Hadithiyyah halaman 202). 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab yang sama pada halaman 116, berkata dengan menukil 
permasalahan-permasalahan Ibnu Taimiyyah yang menyalahi kesepakatan umat Islam, yaitu : 
(lonu Taimiyyah telah berpendapat) bahwa alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan 
selalu makhluk bersama Allah. Ia telah menyandarkan alam dengan Dzat Allah Subhanahu wa 
Ta'ala bukan dengan perbuatan Allah secara ikhtiar, sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan 
yang demikian itu. Ibnu Taimiyyah juga berkeyakinan adanya jisim pada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala arah dan perpindahan. la juga berkeyakinan bahwa Allah tidak lebih kecil dan tidak lebih 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7333 ) 


besar dari Arsy. Sungguh Allah maha Suci atas kedustaan keji dan buruk ini serta kekufuran yang 
nyata. 


Ulama Ibnu Taimiyyah yang menjadi panutan ulama Muhammad bin Abdul Wahhab terjerumus 
kekufuran dalam itigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh para godhi dan para ulama ahli 
figih dari empat mazhab dan diputuskan hukuman penjara agar ulama Ibnu Taimiyyah tidak 
menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di penjara. 


Mereka tampaknya terpengaruh i'tigod atau agidah kaum Yahudi. 


“Datang seorang pendeta (Yahudi) kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memegang seluruh lapisan langit dengan satu jari, 
seluruh lapisan bumi dengan satu jari, gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari”. Dalam 
satu riwayat mengatakan: “Air dan tanah dengan satu jari, kemudian Allah menggerakan itu 
semua”. Maka Rasulullah tertawa, lalu bersabda dengan membaca firmanNya yang artinya "Dan 
tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya”. (AS Az Zumar (391:67) 


Ibn Al Jawzi menjelaskan bahwa “Tertawanya Rasulullah dalam hadits di atas sebagai bukti 
pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah 
kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya (Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah : 


ny GL Si Paya Lag” 


("Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya” (AS Az Zumar 
(391:67) ) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka (kaum Yahudi)”. 


Jikalau beri'tigod (berkeyakinan) dengan makna dzahir maka "jari Allah" berada disetiap hati 
manusa. Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata bahwasanya ia pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya hati semua manusia itu berada 
di antara dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah. Allah Subhanahhu wa Ta'ala akan 
memalingkan hati manusia menurut kehendak-Nya. (HR Muslim 4798). 


Ion Al Jawzi berkata , "Hadits ini menunjukan bahwa hati setiap manusia di bawah kekuasaan 
Allah. Ketika diungkapkan 


“owl Ie, 
artinya bahwa Allah sepenuhnya menguasai hati tersebut dan Allah maha berkehendak untuk 
“membolak-balik” hati setiap manusia. 


Dari Syahru bin Hausyab berkata: saya telah mendengar Ummu Salamah meceritakan bahwa 
Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam memperbanyak dalam do'anya: ALLAHUMMAA 
MUGALLIBAL @ULUB TSABIT @ALBI 'ALA DINIK (Ya Allah, yang membolak balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di atas agamamu). la berkata, saya berkata, "Wahai Rasululah! Apakah hati itu 
berbolak balik?" beliau menjawab: "Ya, tidaklah ciptaan Allah dari manusia anak keturunan Adam 
kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Bila Allah Azza wa Kalla berkehendak, 
la akan meluruskannya, dan jika Allah berkehendak, Ia akan menyesatkannya. Maka kami 
memohon kepada Allah: "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah 
kami diberi petunjuk." Dan kami memohon kepada-Nya supaya memberikan kepada kita rahmat 
dari sisinya, sesungguhnya dia adalah Maha Pemberi'," (HR Ahmad No 25364). 


Oleh karenanya jika telah terjadi perselisihan karena perbedaan pemahaman atau pendapat, 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslim untuk kembali kepada Al 
Gur'an dan As Sunnah dengan mengikuti mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7332 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama'ah. Barangsiapa yang 
menyelewengkan (menyempal), maka ia menyeleweng (menyempal) ke neraka“. (HR. Tirmidzi: 
2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham (mayoritas kaum muslim)“. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih). 


Ibnu Mas'ud radhiallahuanhu mewasiatkan yang artinya: "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang 
menetapi al-hag walaupun engkau seorang diri” Maksudnya tetaplah mengikuti Al-Jamaah atau 
as-sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim) walaupun tinggal seorang diri di suatu tempat yang 
terpisah. Hindarilah firgoh atau sekte yakni orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang 
ulama yang telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan". 


Mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
dengan mengikuti para ulama yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang 
empat. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (AS at Taubah (9/:100). 


Dari firmanNya tersebut dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa 
Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Salafush Sholeh. Sedangkan orang-orang yang 
mengikuti Salafush Sholeh yang paling awal dan utama adalah Imam Mazhab yang empat. 


Tentulah kita mengikuti atau taglid kepada Imam Mazhab yang empat dengan merujuk kepada Al 
Guran dan As Sunnah. Imam Mazhab yang empat patut untuk diikuti oleh kaum muslim karena 
jumhur ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang sebagai para ulama yang 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak, pemimpin atau imam ijtihad dan istinbat kaum 
muslim. 


Kelebihan lainnya, Imam Mazhab yang empat adalah masih bertemu dengan Salafush Sholeh. 
Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang 
membawa hadits” yakni membawanya dari Salafush Sholeh yang meriwayatkan dan mengikuti 
sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7335 ) 


Jadi kalau kita ingin ittiba li Rasulullah (mengikuti Rasulullah) atau mengikuti Salafush Sholeh 
maka kita menemui dan bertalaggi (mengaji) dengan para ulama yang sholeh dari kalangan 
“orang-orang yang membawa hadits”. 


Para ulama yang sholeh dari kalangan “orang-orang yang membawa hadits” adalah para ulama 
yang sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat. 


Para ulama yang sholeh yang mengikuti dari Imam Mazhab yang empat adalah para ulama yang 
sholeh yang memiliki ketersambungan sanad ilmu (sanad guru) dengan Imam Mazhab yang 
empat atau para ulama yang sholeh yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab 
yang empat. 


KH. Muhammad Nuh Addawami menyampaikan : 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Di masa hidup Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam menerima risalah Rasulullah Shallallahu 
“Alaihi Wasallam tersebut relatif mudah, tidak sulit sesulit pada masa setelah wafatnya, apalagi 
setelah ingiradh para Sahabatnya. 


Di masa Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam masih hidup di dunia, bagi yang ingin 
menerima risalahnya hanya tinggal bertanya kepadanya dan mengikuti langsung apa-apa yang 
dikatakan, dikerjakan dan direstuinya. 


Sedangkan pada masa setelah wafat beliau Shallallahu “Alaihi Wasallam terutama setelah 
ingiradh para Sahabatnya apalagi dalam masalah baru seiring dengan perkembangan zaman, 
kesulitan menerima risalah itu amat terasa sulit sekali, sehingga para penerimanya 
memerlukan kecermatan yang kuat dalam memahami al-@uran dan as-Sunnah, berijtihad dan 
beristinbath yang akurat menurut metoda yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya 
menurut ukuran prinsip-prinsip risalah Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam itu sendiri 
dengan logika yang benar, berbekal perbendaharaan ilmu yang cukup jumlah dan jenisnya, 
berlandaskan mental (akhlag) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridhai Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. 


Hal semacam itu diperlukan karena keadaan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalam 
Rasulillah Shallallahu “Alaihi Wasallam itu adalah kalam yang balaghah sesuai dengan 
mugtadhal hal dan mugtadhal magam, keadaan lafadz-lafadznya beraneka ragam, ada lafadz 
nash, ada lafadz diahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang 
umum, ada yang khusus, ada yang mutlag, ada yang mugoyyad, ada majaz, ada lafadz 
kinayah selain lafadz hakikat. ada pula nasikh dan mansukh dan lain sebagainya. 


Oleh karena itu bagi setiap sang penerima risalah Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam 
pada masa setelah wafat beliau Shallallahu “Alaihi Wasallam dan setelah ingiradh para 
Sahabatnya radhiallahu anhum memerlukan : 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-guran dan as- 
sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam 
bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, 
mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya 
arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-@uran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7336 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti yang telah 
dikatakan tadi yang masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di 
dalamnya. 


Cc. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah- 
masalah yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@uran maupun dalam as- 
Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum 
dari al-Guran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarana untuk menggali hukum-hukum dari al- 
@uran dan as-Sunnah dalam masalah-masalah ijtihadiyah padahal dia ingin menerima risalah 
Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam secara utuh dan kaffah, maka tidak ada jalan lain 
kecuali taglid kepada mujtahid yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, 

- Imam Malik bin Anas: 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Mengharamkan taglid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba' dalam arti mengikuti pendapat orang 
disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa 
sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. 


Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat 
Hasyiyah ad-Dimyathi “ala syarh al- Waragat hal 23 pada baris ke-12). 


Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja 
dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. 
Dalam artian mereka sama-sama mugallid, sama-sama taglid dan memerima pendapat orang 
tanpa mengetahui dalilnya. 


Yang disebut muttabi' “bukan mugallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal 
(mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidlal dengan segala 
kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. 


Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar 
atau membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk 
ahli istidlal maka dia tidak termasuk muttabi' yang telah terbebas dari ikatan taglid. 


Pendek kata arti ittiba' yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang 
mujtahid mengikuti ijtihad mujtahid yang lain 
“““## akhir kutipan 


kekkk 


Mufti golongan Mujtahid Madzhab yang relevan bagi mereka perkataan Imam As Syafi'i yang 
melarang taglid, baik kepada beliau maupun kepada para imam lainnya, sebagaimana disebutkan 
Imam An Nawawi (lihat, Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/73). 

Dan hal itu tidak berlaku kepada ulama yang berada di bawah level Mujtahid Madzhab, sebab 
itulah Ibnu Shalah sendiri berpendapat bahwa pelarangan taglid dari para imam tidak bersifat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7337 ) 


mutlak. (lihat, Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 1/72). 

Jadi bermazhab adalah sebuah kebutuhan bagi kaum muslim yang tidak lagi bertemu dengan 
Rasulullah maupun Salafush Sholeh. 

Memang Al @uran adalah kitab dalam “bahasa arab yang jelas” (AS Asy Syu'ara' (26J: 195). 
namun pemahaman yang dalam haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten (ahlinya) 


Allah ta'ala berfirman yang artinya 

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (AS Fush shilat (41J:3) 

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui.” (AS. an-Nahl : 43| 

Al @uran adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 

Al Guran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai 
seorang penunjuk 

Firman Allah ta'ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah 
tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa 
kebenaran". (AS Al A'raf (71:43) 

Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi'in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi'ut Tabi'in adalah para Tabi'in dan 
penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat 

Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan: “Aku akan 
meninggalkan dunia ini, Aku akan meninggalkan umatku. Siapakah yang akan menuntun mereka 
setelahku? Bagaimana nasib mereka sesudahku?” 

Allah ta'ala lalu menurunkan firman-Nya : 

walagad atainaaka sab'an mina almatsaanii wal guraana al'azhiima 

“Kami telah mengaruniakanmu Assab'ul-matsani dan al-Guran yang agung.” (AS Al Hijr (15:87) 
Assab'ul-matsani dan al-@uran, dua pegangan yang menyelamatkan kita dari kesesatan, dua 
perkara yang telah membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tenang meninggalkan umat. 

Al @ur'an kita telah mengetahuinya lalu apakah yang dimaksud dengan Assab'ul-matsani ? 
“Sab'an minal-matsani" terdiri dari tiga kata: Sab'an, Min dan al-Matsani. Sab'an berarti tujuh. Min 
berarti dari. Sementara al-Matsani adalah bentuk jama' dari Matsna yang artinya dua-dua. Dengan 
demikian maka Matsani berarti empat-empat (berkelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 
empat). 

Dalam sebuah hadits Rasul menyebutkan bahwa Assab'ul-matsani itu adalah surat Fatihah. Itu 
benar, namun yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwasanya Assab'ul-matsani (tujuh 
kelompok) itu telah diisyaratkan oleh salah satu ayat dalam surat Fatihah, tepatnya pada firman- 
Nya yang artinya “Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau 
karuniai nikmat". (AS Al Fatihah (11:6-7) 

Mereka itulah Assba'ul-matsani, sebagaimana firman Allah yang artinya, “Orang-orang yang 
dikaruniai nikmat oleh Allah adalah: Para nabi, para shiddigin, para syuhada' dan orang-orang 
shalih, mereka itulah sebaik-baik teman". (AS An Nisaa (41: 69) 

Mereka itulah Assab'ul-matsani yakni orang-orang yang telah dikaruniai nikmat oleh Allah ta'ala 
sehingga berada pada jalan yang lurus dan menjadi seorang penunjuk yang patut untuk diikuti 
dalam memahami kitab petunjuk (Al Guran) sehingga menyelamatkan kita dari kesesatan serta 
menghantarkan kita mencapai kebahagian dunia dan akhirat 

Imam Mazhab yang empat adalah termasuk Assab'ul-matsani yang menghantarkan kepada 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7338 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah adalah termasuk para 
penunjuk. 

Para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pada umumnya memiliki ketersambungan dengan lisannya Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam melalui dua jalur yakni 

1. Melalui nasab (silsilah / keturunan). Pengajaran agama baik disampaikan melalui lisan maupun 
praktek yang diterima dari orang tua-orang tua mereka terdahulu tersambung kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam 

2. Melalui sanad ilmu atau sanad guru. Pengajaran agama dengan bertalaggi (mengaji) dengan 
para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat yakni para ulama yang sholeh 
memiliki ilmu riwayah dan dirayah dari Imam Mazhab yang empat atau para ulama yang sholeh 
yang memiliki ketersambungan sanad ilmu atau sanad guru dengan Imam Mazhab yang empat 
Sehingga para ulama yang sholeh dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam lebih terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 

Ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama terdahulu yang tersambung kepada 
lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 

Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan pahami sendiri 
dari kitab atau buku 

Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dan didengar dari para ulama yang sholeh dan disampaikan secara turun temurun yang 
bersumber dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. 

Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi” (HR At- 
Tirmidzi). 

Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama yang sholeh sebelumnya yang 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

Pada hakikatnya Al @uran dan Hadits disampaikan tidak dalam bentuk tulisan namun 
disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh dengan imla atau secara hafalan. 


Dalam khazanah Islam, metode hafalan merupakan bagian integral dalam proses menuntut ilmu. 
la sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Setiap menerima wahyu, beliau langsung menyampaikan dan memerintahkan para sahabat untuk 
menghafalkannya. Sebelum memerintahkan untuk dihafal, terlebih dahulu beliau menafsirkan dan 
menjelaskan kandungan dari setiap ayat yang baru diwahyukan. 


Jika kita telusuri lebih jauh, perintah baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk 
menghafalkan Al-Guran bukan hanya karena kemuliaan, keagungan dan kedalaman 
kandungannya, tapi juga untuk menjaga otentisitas Al-Guran itu sendiri. Makanya hingga kini, 
walaupun sudah berusia sekitar 1400 tahun lebih, Al-@ur'an tetap terjaga orisinalitasnya. Kaitan 
antara hafalan dan otentisitas Al-Guran ini tampak dari kenyataan bahwa pada prinsipnya, Al- 
@uran bukanlah “tulisan” (rasm), tetapi “bacaan” (gira'ah). Artinya, ia adalah ucapan dan sebutan. 
Proses turun-(pewahyuan)-nya maupun penyampaian, pengajaran dan periwayatan-|transmisi)- 
nya, semuanya dilakukan secara lisan dan hafalan, bukan tulisan. Karena itu, dari dahulu yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7339 ) 


dimaksud dengan “membaca” Al-@ur'an adalah membaca dari ingatan (gara'a 'an zhahri galbin). 


Dengan demikian, sumber semua tulisan itu sendiri adalah hafalan, atau apa yang sebelumnya 
telah tertera dalam ingatan sang gari'. Sedangkan fungsi tulisan atau bentuk kitab sebagai 
penunjang semata. 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 
kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-Guran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Syafi'i -rahimahullah mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Imam Malik ra berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang 
tidak engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu)" 


Al-Hafidh Imam Attsauri -rahimullah mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan 
orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Tanda atau ciri seorang ulama tidak terputus sanad ilmu atau sanad gurunya adalah pemahaman 
atau pendapat ulama tersebut tidak menyelisihi pendapat gurunya dan guru-gurunya terdahulu 
serta berakhlak baik 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Kesimpulannya jika seorang ulama menyampaikan sesuatu berdasarkan Al Guran dan Hadits 
namun apa yang disampaikannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang 
sholeh yang mengikuti salah satu dari Imam Mazhab yang empat maka ulama tersebut sanad ilmu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7340 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


atau sanad gurunya terputus pada akal pikirannya sendiri sehingga apa yang disampaikannya 
adalah paham baru atau ajaran baru, bukan ajaran yang disampaikan oleh lisannya Nabi 
Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) salah 
satunya dikarenakan salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya “Dan jika kamu menuruti 
kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan 
Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah 
berdusta (terhadap Allah)” (OS Al An'aam (6J:116) 


Yang dimaksud “menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi” adalah menuruti kaum 
musyrik. Hal ini dapat kita ketahui dengan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya pada surat 
tersebut. 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
mereka merasa sebagai yang dimaksud dengan Al Ghuroba atau orang-orang yang asing 
sebagaimana hadits berikut 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing.” (HR Muslim 208) 


Ghuroba atau "orang-orang yang terasing" dalam hadits tersebut bukanlah mereka yang 
mengasingkan diri dari para ulama yang sholeh atau mereka yang menyempal dari mayoritas 
kaum muslim (as-sawadul a'zham) 


Hal yang dimaksud dengan ghuroba adalah semakin sedikit kaum muslim yang sholeh diantara 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam besabda “Orang yang asing, orang-orang yang berbuat 
kebajikan ketika manusia rusak atau orang-orang shalih di antara banyaknya orang yang buruk, 
orang yang menyelisihinya lebih banyak dari yang mentaatinya”. (HR. Ahmad) 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan 
asing dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi 
orang-orang yang asing”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ?”. 
Beliau bersabda, “Mereka yang memperbaiki dikala rusaknya manusia”. (HR. Ibnu Majah dan 
Thabrani| 


Pada akhir zaman salah satu tandanya adalah semakin sulit ditemukan muslim yang sholeh 


Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam), beliau 
berkata” (Pada suatu hari) Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya 
dengan keadaan cemas sambil bersabda, “La ilaha illallah, celaka (binasa) bangsa Arab dari 
kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian 
dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari 
yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab 
binti Jahsy) lalu bertanya, Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami 
masih ada orang-orang yang shaleh?” Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda, Ya, 
jikalau kejahatan sudah terlalu banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7341 


beranggapan mayoritas kaum muslim telah rusak. 


Telah menceritakan kepada kami “Abdullah bin Maslamah bin Ga'nab, Telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Salamah dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia 
berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Demikian juga diriwayatkan dari jalur 
lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Aku membaca Hadits 
Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda: Apabila ada seseorang yang berkata, “Celakalah (rusaklah) manusia', 
maka sebenarnya ia sendiri yang lebih celaka (rusak) dari mereka. (HR Muslim 4755) 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
menuhankan pendapat (kaum) mereka sendiri (istibdad bir ro'yi) sehingga merasa (kaum) mereka 
pasti masuk surga 


Sayyidina Umar ra menasehatkan “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga 
terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang cerdas 
sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan bahwa dirinya pasti 
masuk surga, dia akan masuk neraka" 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) merasa 
atau mengaku mengikuti pemahaman Salaful Ummah atau Salafush Sholeh namun pada 
kenyataanya mereka tidak bertemu dengan Salafush Sholeh untuk mendapatkan pemahaman 
Salafush Sholeh. 


Pada hakikatnya apa yang dikatakan oleh mereka sebagai "pemahaman Salafush Sholeh" adalah 
ketika mereka membaca hadits, tentunya ada sanad yang tersusun dari Tabi'ut Tabi'in, Tabi'in dan 
Sahabat. Inilah yang mereka katakan bahwa mereka telah mengetahui pemahaman Salafush 
Sholeh. Bukankah itu pemahaman mereka sendiri terhadap hadits tersebut. 


Mereka berijtihad dengan pendapatnya terhadap hadits tersebut. Apa yang mereka katakan 
tentang hadits tersebut, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Sumbernya 
memang hadits tersebut tapi apa yang mereka sampaikan semata lahir dari kepala mereka 
sendiri. Sayangnya mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa apa yang mereka 
sampaikan adalah pemahaman Salafush Sholeh. 


Tidak ada yang dapat menjamin hasil upaya ijtihad mereka pasti benar dan terlebih lagi mereka 
tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Apapun hasil ijtihad mereka, benar 
atau salah, mereka atasnamakan kepada Salafush Sholeh. Jika hasil ijtihad mereka salah, inilah 
yang namanya fitnah terhadap Salafush Sholeh. 


Rasulullah telah bersabda bahwa jika telah bermunculan fitnah atau perselisihan karena 
perbedaan pendapat maka hijrahlah ke Yaman, bumi para Wali Allah. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena 
disana banyak terdapat keberkahan'. 


Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dua 
pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari 
fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah' 


Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan 
buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak' 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7342 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan 
kepada kami Husain bin Al Hasan berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' 
dari Ibnu "Umar berkata, Beliau berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan 
negeri Yaman kami. Ibnu 'Umar berkata, Para sahabat berkata, Juga untuk negeri Najed kami. 
Beliau kembali berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. 
Para sahabat berkata lagi, Juga untuk negeri Najed kami. Ibnu 'Umar berkata, Beliau lalu berdoa: 
Disanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan (HR Bukhari 
979) 


Dari Ibnu Umar ia mendengar Rasulullah Shallallahu “alaihi wa Salam bersabda sementara beliau 
menghadap timur: “Ingat, sesungguhnya fitnah itu disini, sesungguhnya fitnah itu disini dari arah 
terbitnya tanduk setan.” (HR Muslim 5167) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan migot bagi penduduk negeri Yaman di 
Yalamlam sebelah tenggara kota Makkah/Madinah sesuai arah dari negeri Yaman, sedangkan 
penduduk negeri Najed di @arnul Manazil sebelah timur dari kota Makkah/Madinah sesuai arah 
dari negeri Najed. Begitupula penduduk Irag migot di Dzat Irg, Timur Laut Makkah/Madinah sesuai 
arah dari negeri Irag. 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin “Abdullah bin “Ammar Al Maushulli yang berkata 
telah menceritakan kepada kami Abu Haasyim Muhammad bin “Ali dari Al Mu'afiy dari Aflah bin 
Humaid dari Gasim dari Aisyah yang berkata Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam menetapkan 
migat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dan Mesir di Juhfah, bagi 
penduduk Irag di Dzatu “Irg, bagi penduduk Najd di @arn dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam 
(Shahih Sunan Nasa'i no 2656| 


Telah menceritakan kepada kami Gutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad dari 'Amru 
dari Thawus dari Ibnu “Abbas radliallahu “anhuma berkata: Bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
telah menetapkan migat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al 
Juhfah, bagi penduduk Yaman di Yalamlam dan bagi penduduk Najed di Garnul Manazil. Itulah 
ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi yang bukan 
penduduk negeri-negeri tersebut bila datang melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk 
hajji dan “umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu, maka mereka memulai dari tempat 
tinggalnya (keluarga) dan begitulah ketentuannya sehingga bagi penduduk Makkah, mereka 
memulainya (bertalbiyah) dari (rumah mereka) di Makkah. (HR Bukhari 1431) 


Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah 
akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah”. Bersabda Nabi 
shallallahu alaihi wasallam : mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Dari Jabir, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul 
menjawab, "Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib'. 


Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan Rasulullah shallallahu 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7343 ) 


alaihi wasallam, beliau berkata, '“Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman". 


Dalam kitab Fath al-Gadir, Ibnu Jarir meriwayat dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat 
al-Maidah, Umar berkata, Saya dan kaum saya wahai Rasulullah. Rasul menjawab, Bukan, 
tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari'. 


Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al- 
Bari, dari Jabir bin Math'am dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, Wahai ahlu 
Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya 
manusia di muka bumi' 


Dalam Jami" al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufai, 
“Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini. Dengan isyarat yang menunjuk ke 
negeri Yaman”. Masih dalam Jami' al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu' dari 
Amru ibnu Usbah , berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Sebaik-baiknya lelaki, lelaki 
ahlu Yaman". 


Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang mencintai 
orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah 
membenciku” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ahlul Yaman adalah orang- 
orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak 
dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al @uran dan Hadits) sebagaimana UII! 
Albab 


Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah 
menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu “anhu dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah 
orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefagihan dari Yaman, hikmah ada 
pada orang Yaman.” (HR Bukhari 4039) 


Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nagid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ya'gub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada 
kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling 
lembut hatinya. Figh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR Muslim 
14). 


Apa yang diikuti oleh ahlul yaman dapat kita telusuri melalui para ulama dari kalangan ahlul bait, 
keturunan cucu Rasulullah. 


Silahkan telusurilah melalui apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat 
dengannya, sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, 
sampai ke Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al 
Aidrus dan Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat 
mereka dan yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almugoddam Muhammad bin Ali 
Ba'alawi Syaikhutthorigoh dan orang orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Ahmad Al 
Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash Shodig bin Muhammad Al Bagir bin 
Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra sejak Abad 7 H di Hadramaut Yaman beliau menganut 
madzhab Syafi'i dalam figih , Ahlus Sunnah wal jama'ah dalam akidah (I'tigod) mengikuti Imam 
Asyari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(734 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama-ulama tasawuf yang muktabaroh dan bermazhab 
dengan Imam Mazhab yang empat. 


Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus 
berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang “Ideal” karena 
kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan agidahnya. 


Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke 
“ufuk Timur”, seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah 
dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah , mereka berjuang dan berdakwah 
dengan kelembutan tanpa senjata , tanpa kekerasan, tanpa pasukan , tetapi mereka datang 
dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai 
kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya 
yang berdasar Al @ur'an, As Sunnah, Ijma dan Giyas 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2261. Waspada terhadap ulama Dzul Khuwaishirah at 
Tamim an Najdi 


Ulama seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim an Najdi yakni ulama yang menyempal keluar 
(kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) yang disebut juga dengan khawarij. 
Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Berikut sembilan ciri-ciri ulama seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim an Najdi yakni 


1. Dalam berdakwah sering mempergunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir 
dan diterapkan kepada kaum muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim an Najdi 
atau kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi 
orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang-orang beriman”.ILihat: kitab 
Sahih Bukhari jilid:4 halaman:197). 


2. Dalam berdakwah sering menyampaikan kisah kurafat , tahayul dan contoh kemusyrikan namun 
mereka nisbatkan atau terapkan kepada mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barangsiapa yang beranggapan mayoritas 
kaum muslim (as-sawadul a'zham) telah rusak maka dia sendirilah yang rusak. 
IA gang JB JB FA yg op dal 2 GL ya ot tan 2P Kala ui Sae Won AS gg alan op AL Ae Ui 
daa Jaan Ea pad dal 2 play ot Jaten OP LL Je ON IE Ly Pu Wa 3 plang ale Ai 
ALA pad pl Sila Jr JG 8) JG ella ale al 
Telah menceritakan kepada kami “Abdullah bin Maslamah bin Ga'nab, Telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Salamah dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia 
berkata, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Demikian juga diriwayatkan dari jalur 
lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Aku membaca Hadits 
Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda: Apabila ada seseorang yang berkata, “Celakalah (rusaklah) manusia', 
maka sebenarnya ia sendiri yang lebih celaka (rusak) dari mereka. (HR Muslim 4755). 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7345 ) 


3. Dalam berdakwah, mereka menuhankan pendapat (kaum) mereka sendiri (istibdad bir ro'yi) 
sehingga merasa (kaum) mereka pasti masuk surga 


Sayyidina Umar ra menasehatkan “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga 
terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang cerdas 
sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan bahwa dirinya pasti 
masuk surga, dia akan masuk neraka" 


4. Ulama seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim an Najdi adalah ulama yang berakhlak buruk 
sebagai tanda atau ciri terputusnya sanad ilmu atau sanad guru kepada Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam selain pendapat atau pemahaman mereka menyelisihi guru dan guru dari guru 
mereka terdahulu. 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Musllim yang bagaimana 
yang paling baik ?” 

“Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan dan lisannya” Jawab Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu aliahi wasallam bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba 
sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya“. (HR. Ahmad) 


Sayyidina Umar ra menasehatkan, “Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah 
bersuara / bernada keras). Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti 
orang lain dengan tangan dan lidahnya". 


Sayyidina Umar ra juga menasehatkan “Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti 
imannya belum bermanfaat. Tiga perkara tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain: 
wara yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram / terlarang: dan akhlak mulia dalam 
bermasyarkat (bergaul) 


Rasulullah bersabda: “Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang 
lain.” (Shahih, HR. Muslim no. 91 dari hadits Abdullah bin Mas'ud). Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda , “Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari 
kesombongan. kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia” (HR. 
Muslim). 


Dalam sebuah hadits gudsi , Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah berfirman, 
Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Barangsiapa merebutnya (dari 
Aku) maka Aku menyiksanya”. (HR. Muslim). 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kemuliaan adalah sarung-Nya dan 
kesombongan adalah selendang-Nya. Barang siapa menentang-Ku, maka Aku akan 
mengadzabnya.” (HR Muslim). 


Para ulama tasawuf atau kaum sufi mengatakan bahwa hijab itu meliputi antara lain nafsu hijab, 
dosa hijab, hubbub al-dunya hijab, cara pandang terhadap figh yang terlalu formalistik juga hijab, 
terjebaknya orang dalam kenikmatan ladzatul “ibadah, sampai karomah juga bisa menjadi hijab, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7346 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dll. Salah satu bentuk nafsu hijab terbesar itu justru kesombongan, karena sombong itu, membuat, 
manusia hanya melihat dirinya. Kita bisa bayangkan, kalau keadaan batin itu hanya melihat dirinya 
sendiri, orang lain tidak kelihatan, bagaimana dia bisa menyaksikan Allah dengan hatinya (ain 
bashiroh). 


5. Ulama seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim an Najdi adalah ulama yang menampakkan ke- 
sholeh-an di hadapan orang banyak dalam bentuk tanda-tanda atau bekas ibadah sunnahnya 
namun berakhlak buruk seperti 

a. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

b. Merasa paling benar dalam beribadah. 

c. Berburuk sangka kepada kaum muslim 

d. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Dari kelompok orang ini, akan 
muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya". (HR 
Muslim 1762) 


Sabda Rasululullah yang artinya "mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala" maksudnya mereka memahami Al @ur'an dan Hadits dan berkesimpulan 
kaum muslim lainnya telah musyrik (menyembah selain Allah) sehingga membunuhnya namun 
dengan pemahaman mereka tersebut mereka membiarkan para penyembah berhala yang sudah 
jelas kemusyrikannya. Penyembah berhala adalah kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai 
kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang 
meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (21:101-102) 

Dalam syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 diriwayatkan Khalid bin Waltd ra bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an 
Najdi dengan pertanyaan 


“Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: matanya 
merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas airmata yang 
selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam (tahajjud) dan janggut 
mereka pun lebat” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul inkuntum 
tuhib'bunallah fattabi'unt — Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 


Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 
Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7347 ) 


penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, penuh perhatian dan 
cintai Saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh orang- 
orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi tidaklah cukup jika tidak menimbulkan ke- 
sholeh-an seperti bersikap ramah, penuh kasih, mencintai orang-orang miskin dan papa, lemah 
lembut penuh perhatian dan mencintai saudara muslim dan menjadi pelindung bagi mereka. 


Indikator atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah 
a. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim 

b. Bersikap keras (tegas / berpendirian) terhadap orang-orang kafir 

c. Berjihad di jalan Allah, bergembira dalam menjalankan kewajibanNya dan menjauhi 
laranganNya 

d. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


6. Ulama seperti Dzul Khuwaishirah At Tamim An Najdi dipanggil oleh Rasulullah sebagai “orang- 
orang muda” yakni mereka suka berdalil atau berfatwa dengan Al @ur'an dan Hadits namun salah 
paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


“Orang-orang muda” adalah kalimat majaz yang maknanya orang-orang yang kurang 
berpengalaman atau kurang berkompetensi dalam memahami Al Guran dan As Sunnah. 


1. Ulama seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi, mereka mengingkari sunnah 
Rasulullah suntuk mengikuti mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 

JAE girang 3 Jak! O gita ph «Bp AN Gaat GO ata 
“Akan ada perselisihan dan perseteruan pada umatku, suatu kaum yang memperbagus ucapan 
dan memperjelek perbuatan (akhlak yang buruk) “. 


bab de dy UNAS Ji Dp 
" Mereka mengajak pada kitab Allah tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikitpun dari Al- 
Guran ". (Sunan Abu Daud : 4765). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama'ah. Barangsiapa yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7345 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham (mayoritas kaum muslim)“ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih) 


Ibnu Mas'ud radhiallahuanhu mewasiatkan yang artinya: "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang 
menetapi al-hag walaupun engkau seorang diri” Maksudnya tetaplah mengikuti Al-Jamaah atau 
aS-sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim) walaupun tinggal seorang diri di suatu tempat yang 
terpisah. Hindarilah firgoh atau sekte yakni orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang 
ulama yang telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan”. 


8. Ulama seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi, mereka menyempal keluar 
(kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) salah satunya dikarenakan salah 
memahami firman Allah ta'ala yang artinya “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang 
yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain 
hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap 
Allah) (AS Al An'aam (61:116) 


Yang dimaksud “menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi” adalah menuruti kaum 
musyrik. Hal ini dapat kita ketahui dengan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya pada surat 
tersebut. 


9. Ulama seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi, mereka menyempal keluar 
(kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena mereka merasa sebagai yang 
dimaksud dengan Al Ghuroba atau orang-orang yang asing sebagaimana hadits berikut : 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing.” (HR Muslim 208). 


Ghuroba atau "orang-orang yang terasing" dalam hadits tersebut bukanlah mereka yang 
mengasingkan diri dari para ulama yang sholeh atau mereka yang menyempal dari mayoritas 
kaum muslim (as-sawadul a'zham). 


Hal yang dimaksud dengan ghuroba adalah semakin sedikit kaum muslim yang sholeh diantara 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam besabda “Orang yang asing, orang-orang yang berbuat 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7349 


kebajikan ketika manusia rusak atau orang-orang shalih di antara banyaknya orang yang buruk, 
orang yang menyelisihinya lebih banyak dari yang mentaatinya”. (HR. Ahmad). 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan 
asing dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi 
orang-orang yang asing”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ?”. 
Beliau bersabda, “Mereka yang memperbaiki dikala rusaknya manusia”. (HR. Ibnu Majah dan 
Thabrani. 


Pada akhir zaman salah satu tandanya adalah semakin sulit ditemukan muslim yang sholeh. Dari 
Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam), beliau 
berkata:” (Pada suatu hari) Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya 
dengan keadaan cemas sambil bersabda, “La ilaha illallah, celaka (binasa) bangsa Arab dari 
kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian 
dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari 
yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab 
binti Jahsy) lalu bertanya, Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami 
masih ada orang-orang yang shaleh?” Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda, Ya, 
jikalau kejahatan sudah terlalu banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim). 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2262. Ulama Yang Ihsan 


Jikalau memang mereka dakwah kepada tauhid, memberantas tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik 
maka mereka pastilah menjadi ulama yang ihsan atau ulama yang berakhlakul karimah. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : 
JAE girang 3 Jak! O gita pd Bp) AN Gaat BO ata 


“Akan ada perselisihan dan perseteruan pada umatku, suatu kaum yang memperbagus ucapan 
dan memperjelek perbuatan (akhlak yang buruk) “. 


bab dn dy AAS Ji Dp 
" Mereka mengajak pada kitab Allah tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikitpun dari Al- 
Guran ". (Sunan Abu Daud : 4765). 
Urutannya adalah ilmu -2 amal -5 akhlak 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh" 


Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, seseorang yang berilmu menjadi sombong dan 
semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah 
(karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla semakin dekat sehingga meraih 
magom (derajat) disisiNya dan dibuktikan dengan dapat menyaksikanNya dengan hati (ain 
bashiroh). 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak 
sombong. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7350 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk 
menyempurnakan Akhlak.” (HR Ahmad) 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 
“Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia”. (AS Al-Galam:4) 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 
Allah”. (AS Al-Ahzab:21) 


Ulama yang dekat dengan Allah adalah ulama yang ihsan atau ulama yang berakhlakul karimah. 


Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, “Kamu takut 
(khasyyah) kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya (bermakrifat), maka jika kamu tidak 
melihat-Nya (bermakrifat) maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR Muslim 11) 


Firman Allah ta'ala yang artinya “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama” (AS Al Faathir (351:28) 


Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau 
mereka yang selalu menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh), setiap akan bersikap atau 
berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibenciNya , menghindari 
perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar sehingga terbentuklah muslim yang 
berakhlakul karimah atau muslim yang sholeh atau muslim yang ihsan. 


Muslim yang memandang Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh) atau muslim yang bermakrifat 
adalah muslim yang selalu meyakini kehadiranNya, selalu sadar dan ingat kepadaNya. 


Imam Ausyairi mengatakan “Asy-Syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu 
sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut 
senantiasa melihat dan menyaksikan-Nya, sekalipun Dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat 
ingatannya menguasai hati seseorang maka dia adalah seorang syahid (penyaksi)” 


Imam Sayyidina Ali r.a. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib Al-Yamani, 
“Apakah Anda pernah melihat Tuhan?” 


Beliau menjawab, “Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?” 
“Bagaimana Anda melihat-Nya?” tanyanya kembali. 


Sayyidina Ali ra menjawab “Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, 
tetapi bisa dilihat oleh hati” 


Sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad beliau ditanya: “Apakah engkau melihat Tuhanmu 
ketika engkau menyembah-Nya?” Beliau menjawab: “Saya telah melihat Tuhan, baru saya 


sembah”. “Bagaimana anda melihat-Nya?” dia menjawab: “Tidak dilihat dengan mata yang 
memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh Iman.” 


Munajat Syaikh Ibnu Athoillah, “Ya Tuhan, yang berada di balik tirai kemuliaanNya, sehingga tidak 
dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan, yang telah menjelma dalam kesempurnaan, 
keindahan dan keagunganNya, sehingga nyatalah bukti kebesaranNya dalam hati dan perasaan. 
Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi padahal Engkaulah Dzat Yang Zhahir, dan bagaimana 
Engkau akan Gaib, padahal Engkaulah Pengawas yang tetap hadir. Dialah Allah yang 
memberikan petunjuk dan kepadaNya kami mohon pertolongan" 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7351 


Syaikh Abdul Gadir Al-Jilany menyampaikan, “mereka yang sadar diri senantiasa memandang 
Allah Azza wa Jalla dengan galbunya, ketika terpadu jadilah keteguhan yang satu yang 
mengugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan DiriNya. Semua bangunan runtuh tinggal 
maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain 
Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka 
hingga semua itu jadi benar. Jika sudah benar sempurnalah semua perkara baginya. Pertama 
yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi kemudian mereka keluarkan segala 
hal selain Allah Azza wa Jalla secara total dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di 
RumahNya”. 


Dr. Sri Mulyati, MA (Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dalam sebuah 
wawancara menyatakan bahwa "untuk dapat melihat Allah dengan hati sebagaimana kaum sufi, 
tahapan pertama yang harus dilewati adalah Takhalli, mengosongkan diri dari segala yang tidak 
baik, baru kemudian sampai pada apa yang disebut Tahalli, harus benar-benar mengisi kebaikan, 
berikutnya adalah Tajalli, benar-benar mengetahui rahasia Tuhan. Dan ini adalah bentuk 
manifestasi dari rahasia-rahasia yang diperlihatkan kepada hamba-Nya. Boleh jadi mereka sudah 
Takhalli tapi sudah ditunjukkan oleh Allah kepada yang ia kehendaki". 


Tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan hatinya. 
Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. 
Ahli maksiat tertutup dari cahaya tagwa oleh kegelapan alpa 


Ahli Ibadah tertutup dari cahaya taufig dan pertolongan Allah Ta'ala oleh kegelapan memandang 
ibadahnya 


Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah ta'ala, pada saat 
yang sama ia telah terhalang (terhijab) dari Sang Empunya Gerak dan Perbuatan, dan ia jadi 
merugi besar. 


Siapa yang memandang Sang Empunya Gerak dan Tindakan, ia akan terhalang (terhijab) dari 
memandang gerak dan perbuatannya sendiri, sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam 
mewujudkan tindakan dan menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahNya. 


Setiap dosa merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada 
hati Ketika bintik hitam memenuhi hati sehingga terhalang (terhijab) dari memandang Allah. Inilah 
yang dinamakan buta mata hati. 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


“Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (AS Al Isra 17 : 72) 


shummun bukmun 'umyun fahum laa yarji'uuna , "mereka tuli, bisu dan buta (tidak dapat 
menerima kebenaran), maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)" (AS Al 
BAgarah (21:18) 

shummun bukmun 'umyun fahum laa ya'giluuna , "mereka tuli (tidak dapat menerima panggilan/ 
seruan), bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. (AS Al Bagarah (211171) 


“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu 
mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam 
dada.” (al Hajj 22 : 46) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7352 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ulama yang ihsan atau ulama yang berakhlakul karimah adalah ulama telah meraih magom 
(derajat) disisi Nya sehingga terbukti dapat menyaksikan Allah Azza wa Jalla dengan hati (ain 
bashiroh) dan akan berkumpul dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 


Firman Allah ta'ala yang artinya, 


”...Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, niscaya tidak ada seorangpun 
dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa saja yang dikehendaki...” (AS An-Nuur:21) 


“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) 
akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya 
mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (AS Shaad 
(381:46-47) 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
di antara kamu” (@S Al Hujuraat (49:13) 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus , (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada 
mereka” (AS Al Fatihah (11:6-7) 


“Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan 
orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiigiin, orang-orang 
yang mati syahid, dan orang-orang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya .” (AS 
An Nisaa (41: 69) 


Muslim yang terbaik bukan nabi yang mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah sehingga meraih 
magom (derajat) disisiNya dan menjadi kekasih Allah (wali Allah) adalah shiddigin, muslim yang 
membenarkan dan menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) atau muslim yang 
bermakrifat. 


Al-Hakim al-Tirmidzi (205-320H/ 820-935M) membagi magamat al-walayah (derajat kedekatan 
para Wali Allah ke dalam lima magamat. 


Kelima magamat itu adalah: 
1. al-muwahhidin 
2. al-shadigin 
3. al-shiddigin 
4. al-mugarrabin 
5. al-munfaridin 


Pertama, al-muwahhidun (penganut faham tauhid). Seorang yang mengesakan Allah disebut ahl 
al-tawhid. Seorang ahl al-tawhid telah keluar dari kekufuran dan telah memiliki cahaya iman. 
Dengan modal tauhid dan keimanan tersebut, ahl al-tawhid pada dasarnya telah mendekatkan diri 
kepada Allah. Al-Hakim al-Tirmidzi menganggap hal ini sebagai awwal manazil al-gurbah 
(permulaan peringkat kedekatan kepada Allah): namun masih berada pada posisi gurbat 
al-ammah (kedekatan secara umum), bukan gurbat al-awliya' (kedekatan para wali) 


Kedua, al-shadigun yang juga dinamakan waliyy hagg Allah. Mereka adalah orang yang 
memperoleh kewalian setelah bertobat, bertekad bulat untuk menyempurnakan tobatnya, menjaga 
anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, menunaikan al-faraidI (berbagai kewajiban), menjaga 
a-hudud (hukum dan perundang-undangan Allah), dan membatasi al-mubahat (hal-hal yang 
dibolehkan). Apabila berhadapan dengan al-mahdlur (hal-hal yang dilarang) akan berpaling dan 
menolak sehingga jiwanya istigamah. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7353 ) 


Dinamakan waliyy hag Allah karena ibadah dan ketaatannya kepada Allah serta perjuangannya 
dalam melawan hawa nafsu berlangsung secara terus menerus tanpa pamrih, semata-mata 
karena menunaikan hagg Allah atas diri-Nya. 


Kewalian ini dinamakan walayat hagg Allah min al-shadigin (kewalian orang-orang yang benar 
dalam memenuhi hag Allah). 


Ada dua ciri utama yang menjadi karakteristik awliya hagg Allah, yaitu: 


(1) bertaubat secara benar dan memlihara anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang, dan (2) 
mengendalikan diri dari hal-hal yang dibolehkan. 


Seorang waliyy hagg Allah, menurut al-Hakim al-Tirmidzi, mensucikan batinnya setelah 
merasakan istiyamah dalam penyucian lahirianya. Ia bertekad bulat untuk memenuhi dorongan 
rendah pada dirinya yang berkenaan dengan al-jawarih al-sab'a (tujuh anggota tubuh), yakni mata, 
lidah, pendengaran, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 


Ketiga, al-Shiddigin adalah orang-orang yang telah merdeka dari perbudakan nafsu. Kemerdekaan 
ini bukan bebas dari nafsu atau keinginan rendah: melainkan karena nafsunya berhasil mengambil 
jarak dari kalbu mereka. Al-Shiddigun kokoh dalam kedekatannya kepada Allah, bersikap shidg 
(jujur dan benar) dalam prilakunya, sabar dalam mentaati Allah. Menunaikan al-faraidl, menjaga 
al-hudud, dan mempertahankan posisinya dengan sungguh-sungguh. 


Mereka mencapai ghayat al-shidg (puncak kesungguhan) dalam memenuhi hak Allah, berada 
pada manzil al-gurbah (posisi yang dekat dengan Allah) dan mendapatkan khilish al-ubudiyyah 
(hakikat kehambaan). Mereka dinamakan al-muhibiin (orang-orang yang kembali). 


Keempat, al-mugarrabun mereka adalah al-shiddigin yang memiliki peluang untuk meningkatkan 
kualitas kedekatannya kepada Allah pada martabat al-mugarrabin (martabat para wali yang 
didekatkan kepada Allah), bahkan hingga berada di puncak kewalian. 


Kelima, al-munfaridin. Hakim al-Tirmidzi berpandangan bahwa para wali yang mengalami 
kenaikan peringkat dari magamat al-muwahhidun, al-shaddigun, al-shiddigun, hingga al- 
mugarrabun diatas telah sempurna tingkat kewalian mereka.hanya saja Allah mengangkat salah 
seorang mereka pada puncak kewalian tertinggi yang disebut dengan malak al-malak dan 
menempatkan wali itu pada posisi bayn yadayhi (di hadapan-Nya). Pada saat seperti itu ia sibuk 
dengan Allah dan lupa kepada sesuatu selain Allah. 


Seorang wali yang mencapai puncak kewalian tertinggi ini berada pada magam munfaridin atau 
posisi malak al-fardaniyah, yaitu merasakan kemanunggalan dengan Allah. 


Al-Hakim al-Tirmidzi tidak menggunakan istilah ittihad seperti Abu Yazid al-Busthami (w.261H- 
875M) atau hulul seperti al-Hallaj, atau wahdatul wujud seperti Ibn “Arabi (w.638H/1240M) dalam 
menjelaskan persatuan seorang wali dengan Allah. la menggunakan istilah liyufrida (agar 
manunggal / merasakan kemanunggalan). 


Kewalian, dalam pandangan Al-Hakim al-Tirmidzi dapat diraih dengan terpadunya dua aspek 
penting, yakni karsa Allah kepada seorang hamba dan kesungguhan pengabdian seorang hamba 
kepada Allah. 


Aspek pertama merupakan wewenang mutlak Allah, sedangkan aspek kedua merupakan 
perjuangan seorang hamba dengan mendekatkan diri kepada Allah. 


Menurut al-Tirmidzi ada dua jalur yang dapat ditempuh oleh seorang sufi guna meraih derajat 
kewalian. Jalur pertama disebut tharig ahl al-minnah (jalan golongan yang mendapat anugerah), 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7354 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sedangkan jalur kedua disebut thariy ashhab al-shidg (jalan golongan yang benar dalam 
beribadah). 


Melalui jalur pertama, seorang sufi meraih derajat wali di hadapan Allah semata-mata karena 
karunia-Nya yang di berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba- 
Nya. Sedangkan melalui jalur kedua, seorang sufi meraih derajat wali berkat keikhlasan dan 
kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah. 


Derajat kewalian itu mengalami pasang surut, namun, setelah mengalami pengumulan yang 
hebat, seorang wali berada di hadapan-Nya untuk kemudian masuk dalam genggaman Tuhan. 
Pada situasi ini, seorang wali melihat kumiz min al-hikmah (perbendaharaan hikmah) dan 
tersingkaplah baginya ilmu Allah, sehingga naiklah horizon pengetahuan wali tersebut dari 
pengenalan tentang "uyub al-nafs (rupa-rupa cacat dirinya) kepada pengetahuan tentang al-shifat 
wa al-asma (sifat-sifat dan nama-nama Allah), bahkan tersingkaplah baginya hakikat ilmu Allah. 


Muslim yang dekat dengan Allah sehingga menjadi kekasih Allah (Wali Allah) dirindukan oleh para 
Nabi dan Syuhada 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya ada di antara hamba Allah 
(manusia) yang mereka itu bukanlah para Nabi dan bukan pula para Syuhada'. Mereka dirindukan 
oleh para Nabi dan Syuhada' pada hari kiamat karena kedudukan (pangkat) mereka di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta'ala“ Seorang dari sahabatnya berkata, “siapa gerangan mereka itu wahai 
Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka“. Nabi shallallahu “alaihi wasallam menjawab 
dengan sabdanya: “Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah 
Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda, wajah-wajah 
mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada 
mereka merasa takut seperti manusia merasakannya dan tiada mereka berduka cita apabila para 
manusia berduka cita”. (HR. an Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya) 


Hadits senada, dari “Umar bin Khathab ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya diantara hamba-hambaku itu ada manusia manusia yang bukan termasuk 
golongan para Nabi, bukan pula syuhada tetapi pada hari kiamat Allah “Azza wa Jalla 
menempatkan magam mereka itu adalah magam para Nabi dan syuhada.” Seorang laki-laki 
bertanya : “siapa mereka itu dan apa amalan mereka?”mudah-mudahan kami menyukainya". Nabi 
bersabda: “yaitu Kaum yang saling menyayangi karena Allah “Azza wa Jalla walaupun mereka 
tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah 
sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka 
itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia,” 
kemudian beliau membaca ayat : ” Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (AS Yunus (101:62) 


Ulama yang ihsan atau ulama yang berakhlakul karimah adalah salah satu tanda atau ciri ulama 
yang sanad ilmu atau sanad gurunya tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Sampaikan dariku sekalipun satu 
ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa 
yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di 
neraka” (HR Bukhari) 


Hadits tersebut bukanlah menyuruh kita menyampaikan apa yang kita baca dan pahami sendiri 
dari kitab atau buku 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7355 ) 


Hakikat makna hadits tersebut adalah kita hanya boleh menyampaikan satu ayat yang diperoleh 
dan didengar dari para ulama yang sholeh dan disampaikan secara turun temurun yang 
bersumber dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. 


Oleh karenanya ulama dikatakan sebagai pewaris Nabi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi” (HR At- 
Tirmidzi). 

Ulama pewaris Nabi artinya menerima dari ulama-ulama yang sholeh sebelumnya yang 
tersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 


Pada hakikatnya Al @uran dan Hadits disampaikan tidak dalam bentuk tulisan namun 
disampaikan melalui lisan ke lisan para ulama yang sholeh dengan imla atau secara hafalan. 


Dalam khazanah Islam, metode hafalan merupakan bagian integral dalam proses menuntut ilmu. 
la sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Setiap menerima wahyu, beliau langsung menyampaikan dan memerintahkan para sahabat untuk 
menghafalkannya. Sebelum memerintahkan untuk dihafal, terlebih dahulu beliau menafsirkan dan 
menjelaskan kandungan dari setiap ayat yang baru diwahyukan. 


Jika kita telusuri lebih jauh, perintah baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk 
menghafalkan Al-Guran bukan hanya karena kemuliaan, keagungan dan kedalaman 
kandungannya, tapi juga untuk menjaga otentisitas Al-Guran itu sendiri. Makanya hingga kini, 
walaupun sudah berusia sekitar 1400 tahun lebih, Al-@ur'an tetap terjaga orisinalitasnya. Kaitan 
antara hafalan dan otentisitas Al-Guran ini tampak dari kenyataan bahwa pada prinsipnya, Al- 
Guran bukanlah “tulisan” (rasm), tetapi “bacaan” (gira'ah). Artinya, ia adalah ucapan dan sebutan. 
Proses turun-(pewahyuan)-nya maupun penyampaian, pengajaran dan periwayatan-|transmisi)- 
nya, semuanya dilakukan secara lisan dan hafalan, bukan tulisan. Karena itu, dari dahulu yang 
dimaksud dengan “membaca” Al-@ur'an adalah membaca dari ingatan (gara'a 'an zhahri galbin). 


Dengan demikian, sumber semua tulisan itu sendiri adalah hafalan, atau apa yang sebelumnya 
telah tertera dalam ingatan sang gari'. Sedangkan fungsi tulisan atau bentuk kitab sebagai 
penunjang semata. 


Habib Munzir Al Musawa berkata “Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja 
maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur tapi kalau guru bisa 
menegur jika ia salah atau jika ia tak faham ia bisa bertanya, tapi kalau buku jika ia tak faham ia 
hanya terikat dengan pemahaman dirinya (dengan akal pikirannya sendiri), maka oleh sebab itu 
jadi tidak boleh baca dari buku, tentunya boleh baca buku apa saja boleh, namun kita harus 
mempunyai satu guru yang kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah” 


Salah satu ciri dalam metode pengajaran talaggi adalah sanad. Pada asalnya, istilah sanad atau 
isnad hanya digunakan dalam bidang ilmu hadits (Mustolah Hadits) yang merujuk kepada 
hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada 
Rasulullah -Shollallahu “alaihi wasallam- pada matan haditsnya. 


Namun, jika kita merujuk kepada lafadz Sanad itu sendiri dari segi bahasa, maka penggunaannya 
sangat luas. Dalam Lisan Al-Arab misalnya disebutkan: “Isnad dari sudut bahasa terambil dari fi'il 
“asnada” (yaitu menyandarkan) seperti dalam perkataan mereka: Saya sandarkan perkataan ini 
kepada si fulan. Artinya, menyandarkan sandaran, yang mana ia diangkatkan kepada yang 
berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan 
perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut)". 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7356 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sanad ini sangat penting, dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat. Karena sanad 
inilah Al-@uran dan sunah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad 
inilah warisan Nabi tak dapat diputar balikkan. 


Ibnul Mubarak berkata :”Sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, 
maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan 
akal pikirannya sendiri).” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Mugoddimah kitab Shahihnya 
1147 no:32 ) 


Imam Syafi'i mengatakan “tiada ilmu tanpa sanad”. 


Imam Malik berkata: “Janganlah engkau membawa ilmu (yang kau pelajari) dari orang yang tidak 
engkau ketahui catatan (riwayat) pendidikannya (sanad ilmu) dan dari orang yang mendustakan 
perkataan ulama meskipun dia tidak mendustakan perkataan (hadits) Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam” 


Al-Hafidh Imam Attsauri mengatakan “Penuntut ilmu tanpa sanad adalah bagaikan orang yang 
ingin naik ke atap rumah tanpa tangga” 


Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy , guddisa sirruh (Makna tafsir AS.Al-Kahfi 60) : 
“Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya 
gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203 


Ulama yang berakhlak buruk adalah tanda atau ciri seorang ulama terputus sanad ilmu atau sanad 
gurunya. Tanda lainnya adalah pemahaman atau pendapat ulama tersebut menyelisihi pendapat 
gurunya dan guru-gurunya terdahulu. 


Asy-Syeikh as-Sayyid Yusuf Bakhour al-Hasani menyampaikan bahwa “maksud dari pengijazahan 
sanad itu adalah agar kamu menghafazh bukan sekadar untuk meriwayatkan tetapi juga untuk 
meneladani orang yang kamu mengambil sanad daripadanya, dan orang yang kamu ambil 
sanadnya itu juga meneladani orang yang di atas di mana dia mengambil sanad daripadanya dan 
begitulah seterusnya hingga berujung kepada kamu meneladani Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam. Dengan demikian, keterjagaan al-@ur'an itu benar-benar sempurna baik secara lafazh, 
makna dan pengamalan" 


Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Musllim yang bagaimana 
yang paling baik ?” 

“Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan dan lisannya” Jawab Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam. 


Rasulullah shallallahu aliahi wasallam bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus 
hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya". (HR. Ahmad) 


Sayyidina Umar ra menasehatkan, “Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah 
bersuara / bernada keras). Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti 
orang lain dengan tangan dan lidahnya" 


Sayyidina Umar ra juga menasehatkan “Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti 
imannya belum bermanfaat. Tiga perkara tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain: 
wara yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram / terlarang: dan akhlak mulia dalam 
bermasyarkat (bergaul) 


Rasulullah bersabda: “Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang 
lain.” (Shahih, HR. Muslim no. 91 dari hadits Abdullah bin Mas'ud) 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7357 ) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya 
terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. kesombongan adalah menolak kebenaran dan 
meremehkan manusia” (HR. Muslim) 


Dalam sebuah hadits gudsi , Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah berfirman, 
Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Barangsiapa merebutnya (dari 
Aku) maka Aku menyiksanya”. (HR. Muslim) 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kemuliaan adalah sarung-Nya dan 
kesombongan adalah selendang-Nya. Barang siapa menentang-Ku, maka Aku akan 
mengadzabnya.” (HR Muslim) 


Para ulama tasawuf atau kaum sufi mengatakan bahwa hijab itu meliputi antara lain nafsu hijab, 
dosa hijab, hubbub al-dunya hijab, cara pandang terhadap figh yang terlalu formalistik juga hijab, 
terjebaknya orang dalam kenikmatan ladzatul “ibadah, sampai karomah juga bisa menjadi hijab, 
dll. Salah satu bentuk nafsu hijab terbesar itu justru kesombongan, karena sombong itu, membuat, 
manusia hanya melihat dirinya. Kita bisa bayangkan, kalau keadaan batin itu hanya melihat dirinya 
sendiri, orang lain tidak kelihatan, bagaimana dia bisa menyaksikan Allah dengan hatinya (ain 
bashiroh) 


Ulama yang berakhlak buruk adalah ulama yang tidak dapat menyaksikan Allah dengan hatinya 
atau ulama yang buta mata hatinya sehingga mereka tidak dapat mengenal Allah dengan sebenar 
keagungan-Nya”. (AS Az Zumar (391:67) 


Contoh orang-orang yang berakhlak buruk adalah kaum Yahudi, kaum yang dimurkai Allah 
sebagaimana firmanNya yang artinya 


"yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi.” (AS 
al-Ma'idah (5:60) 


“Katakanlah: apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk 
kedudukannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka 
ada yang dijadikan kera dan babi dan penyembah Thagut? Mereka itu lebih buruk tempatnya dan 
lebih tersesat dari jalan yang lurus”. (AS Al-Maidah (5: 60) 


Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada 
RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal “bukan jalannya orang-orang yang dimurkai'. Beliau 
bersabda, “Yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal “bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 
“Beliau bersabda, Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.' 


“Datang seorang pendeta (Yahudi) kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memegang seluruh lapisan langit dengan satu jari, 
seluruh lapisan bumi dengan satu jari, gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari”. Dalam 
satu riwayat mengatakan: “Air dan tanah dengan satu jari, kemudian Allah menggerakan itu 
semua”. Maka Rasulullah tertawa, lalu bersabda dengan membaca firmanNya yang artinya "Dan 
tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya”. (AS Az Zumar (391:67) 


Ibn Al Jawzi menjelaskan bahwa “Tertawanya Rasulullah dalam hadits di atas sebagai bukti 
pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah 
kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya (Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah : 


(4 


Ty & Paya Lag” 


("Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya” (AS Az Zumar 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7358 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(391:67) ) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka (kaum Yahudi)” 


Jikalau beri'tigod (berkeyakinan) dengan makna dzahir maka "jari Allah" berada disetiap hati 
manusa. Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata bahwasanya ia pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya hati semua manusia itu berada 
di antara dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah. Allah Subhanahhu wa Ta'ala akan 
memalingkan hati manusia menurut kehendak-Nya. (HR Muslim 4798). 


Ibn Al Jawzi berkata , "Hadits ini menunjukan bahwa hati setiap manusia di bawah kekuasaan 
Allah. Ketika diungkapkan “-4 cet”, artinya bahwa Allah sepenuhnya menguasai hati tersebut 


dan Allah maha berkehendak untuk “membolak-balik” hati setiap manusia. 


Dari Syahru bin Hausyab berkata: saya telah mendengar Ummu Salamah meceritakan bahwa 
Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam memperbanyak dalam do'anya: ALLAHUMMAA 
MUGALLIBAL @ULUB TSABIT @ALBI 'ALA DINIK (Ya Allah, yang membolak balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di atas agamamu). la berkata: saya berkata: "Wahai Rasululah! Apakah hati itu 
berbolak balik?" beliau menjawab: "Ya, tidaklah ciptaan Allah dari manusia anak keturunan Adam 
kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Bila Allah Azza wa Kalla berkehendak, 
la akan meluruskannya, dan jika Allah berkehendak, la akan menyesatkannya. Maka kami 
memohon kepada Allah: "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah 
kami diberi petunjuk." Dan kami memohon kepada-Nya supaya memberikan kepada kita rahmat 
dari sisinya, sesungguhnya dia adalah Maha Pemberi'," (HR Ahmad No 25364) 


Ulama yang berakhlak buruk atau ulama yang buta mata hatinya atau ulama yang tidak dapat 
menyaksikan Allah dengan hatinya (ain bashiroh) sehingga tidak mengenal Allah dengan sebenar 
keagungan-Nya adalah ulama yang terpengaruh oleh agidah kaum Yahudi yakni ulama yang 
berkata bahwa setiap yang ada harus mempunyai arah dan tempat sehingga mereka beri'tigod 
(berkeyakinan) bahwa Tuhan berada (bertempat) di atas 'Arsy. Arsy tidak kosong walaupun Tuhan 
turun setiap malam ke langit dunia, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Perkataan 
mereka "Arsy tidak kosong" menunjukkan bahwa Tuhan berada (bertempat) dalam ruang di atas 
'Arsy dan mempunyai bentuk sehingga "tidak kosong" ruang di atas 'Arsy. 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan” 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan: “Kita menetapkan sifat Istiwa bagi 
Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan kepada arsy tersebut, juga bukan 
dalam pengertian bahwa Dia bertempat di arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara 
selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika 
Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam 
ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk- 
Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, 
lalu sebelum menciptakan arsy dimanakah la? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa 
tempat, dan setelah menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara 
perubahan adalah tanda makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang 
agung” 


Ulama yang berakhlak buruk adalah serupa dengan orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari 
Bani Tamim An Najdi yakni orang-orang menampakkan ke-sholeh-an di hadapan orang banyak 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7350 ) 


dalam bentuk tanda-tanda atau bekas ibadah sunnahnya namun berakhlak buruk seperti 

1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 

4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Dari kelompok orang ini, akan 
muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya". (HR 
Muslim 1762) 


Sabda Rasululullah yang artinya "mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala" maksudnya mereka memahami Al @ur'an dan Hadits dan berkesimpulan 
kaum muslim lainnya telah musyrik (menyembah selain Allah) sehingga membunuhnya namun 
dengan pemahaman mereka tersebut mereka membiarkan para penyembah berhala yang sudah 
jelas kemusyrikannya. Penyembah berhala adalah kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai 
kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang 
meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau penyembah berhala 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (2):101-102) 


Dalam syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 diriwayatkan Khalid bin Waltd ra bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an 
Najdi dengan pertanyaan 


“Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: matanya 
merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas airmata yang 
selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam (tahajjud) dan janggut 
mereka pun lebat” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul inkuntum 
tuhib'bunallah fattabi'unt — Katakanlah: Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 


Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” 


Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah 
penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, penuh perhatian dan 
cintai Saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh orang- 
orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi tidaklah cukup jika tidak menimbulkan ke- 
sholeh-an seperti bersikap ramah, penuh kasih, mencintai orang-orang miskin dan papa, lemah 
lembut penuh perhatian dan mencintai saudara muslim dan menjadi pelindung bagi mereka. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7360 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Indikator atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah : 
1. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim 

2. Bersikap keras (tegas / berpendirian) terhadap orang-orang kafir 

3. Berjihad di jalan Allah, bergembira dalam menjalankan kewajibanNya dan menjauhi 
laranganNya 

4. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54) 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah At Tamim An Najdi dipanggil oleh Rasulullah sebagai 
“orang-orang muda” yakni mereka suka berdalil atau berfatwa dengan Al @uran dan Hadits 
namun salah paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits). Iman mereka tidak 
melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


“Orang-orang muda” adalah kalimat majaz yang maknanya orang-orang yang kurang 
berpengalaman atau kurang berkompetensi dalam memahami Al Guran dan As Sunnah. 


Ulama seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi atau kaum khawarij dalam berdakwah 
suka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir untuk menyerang kaum 
muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang beriman”.|Lihat: kitab Sahih Bukhari jilid:4 halaman:197| 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi, mereka menyempal keluar 
(kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) yang disebut juga dengan khawarij. 
Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama'ah. Barangsiapa yang 
menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham (mayoritas kaum muslim)“ 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7361 ) 


Shohih) 


Ibnu Mas'ud radhiallahuanhu mewasiatkan yang artinya: "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang 
menetapi al-hag walaupun engkau seorang diri” Maksudnya tetaplah mengikuti Al-Jamaah atau 
asS-sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim) walaupun tinggal seorang diri di suatu tempat yang 
terpisah. Hindarilah firgoh atau sekte yakni orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang 
ulama yang telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan”. 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) salah 
satunya dikarenakan salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya “Dan jika kamu menuruti 
kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan 
Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah 
berdusta (terhadap Allah)” (AS Al An'aam (6J:116) 


Yang dimaksud “menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi” adalah menuruti kaum 
musyrik. Hal ini dapat kita ketahui dengan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya pada surat 
tersebut. 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
mereka merasa sebagai yang dimaksud dengan Al Ghuroba atau orang-orang yang asing 
sebagaimana hadits berikut 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing.” (HR Muslim 208) 


Ghuroba atau "orang-orang yang terasing" dalam hadits tersebut bukanlah mereka yang 
mengasingkan diri dari para ulama yang sholeh atau mereka yang menyempal dari mayoritas 
kaum muslim (as-sawadul a'zham) 


Hal yang dimaksud dengan ghuroba adalah semakin sedikit kaum muslim yang sholeh diantara 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam besabda “Orang yang asing, orang-orang yang berbuat 
kebajikan ketika manusia rusak atau orang-orang shalih di antara banyaknya orang yang buruk, 
orang yang menyelisihinya lebih banyak dari yang mentaatinya”. (HR. Ahmad) 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan 
asing dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi 
orang-orang yang asing”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ?”. 
Beliau bersabda, “Mereka yang memperbaiki dikala rusaknya manusia”. (HR. Ibnu Majah dan 
Thabrani| 


Pada akhir zaman salah satu tandanya adalah semakin sulit ditemukan muslim yang sholeh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7362 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam), beliau 
berkata” (Pada suatu hari) Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya 
dengan keadaan cemas sambil bersabda, “La ilaha illallah, celaka (binasa) bangsa Arab dari 
kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian 
dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari 
yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab 
binti Jahsy) lalu bertanya, Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami 
masih ada orang-orang yang shaleh?” Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda, Ya, 
jikalau kejahatan sudah terlalu banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
beranggapan mayoritas kaum muslim telah rusak. 
Ia Span IE JG TA pd op dal 3 ge ya ot tan 2P Kahani Sl Wan ah gg Kalu Gp AI Aa Wi 
Ia Jaan Ea pad dal 0 po ya ot Jaten OP MIL Je OT JB Lu ot Pu Wi 3 plang ale 
AA pad Al Sila Jr! JG 8) JG ella ale al 
Telah menceritakan kepada kami “Abdullah bin Maslamah bin @a'nab: Telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Salamah dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia 
berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Demikian juga diriwayatkan dari jalur 
lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, Aku membaca Hadits 
Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda: Apabila ada seseorang yang berkata, “Celakalah (rusaklah) manusia', 
maka sebenarnya ia sendiri yang lebih celaka (rusak) dari mereka. (HR Muslim 4755) 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
menuhankan pendapat (kaum) mereka sendiri (istibdad bir ro'yi) sehingga merasa (kaum) mereka 
pasti masuk surga. 


Sayyidina Umar ra menasehatkan “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga 
terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang cerdas 
sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan bahwa dirinya pasti 
masuk surga, dia akan masuk neraka" 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2263. Mereka adalah korban perang pemahaman 


Allah Azza wa Jalla menciptakan orang-orang yang membenci kaum muslim adalah kaum Yahudi 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang 
beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (AS Al Maaidah (5J: 82) 


Jadi kaum muslim yang membenci kaum muslim lainnya kemungkinannya adalah kaum muslim 
korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Zionis Yahudi 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


...Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi 
(termasuk Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang pada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7363 ) 


saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka 
berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan..... 


Oleh karena kebenciannya, kaum Zionis Yahudi berupaya meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah, salah 
satunya dengan mengupayakan agar kaum muslim tidak lagi mengikuti apa yang telah dikerjakan 
dan dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat 


Salah satu contoh penghasutnya adalah perwira Yahudi Inggris bernama Edward Terrence 
Lawrence yang dikenal oleh ulama jazirah Arab sebagai Laurens Of Arabian. Laurens menyelidiki 
dimana letak kekuatan umat Islam dan berkesimpulan bahwa kekuatan umat Islam terletak 
kepada ketaatan dengan mazhab (bermazhab) dan istigomah mengikuti tharikat-tharikat tasawuf. 
Laurens mengupah ulama-ulama yang anti tharikat dan anti mazhab untuk menulis buku buku 
yang menyerang tharikat dan mazhab. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 
dan dibiayai oleh pihak orientalis. 


Mereka yang termakan hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan 
oleh kaum Zionis Yahudi sehingga mereka tidak mempercayai apa yang telah dikerjakan dan 
dihasilkan oleh Imam Mazhab yang empat dan kembali kepada Al @ur'an dan As Sunnah lebih 
bersandarkan dengan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) yang umumnya 
memahami dengan makna dzahir/harfiah/tertulis/tersurat dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah 
(terminologi) saja. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadits layak disebut ahli hadits? 


Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab 
saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, 
maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka 
menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim... Para ulama menilai orang semacam ini 
sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya 
adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, 
maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan 
kami adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 


Al-Hafidz adz-Dzahabi berkata: “al-Walid mengutip perkataan al-Auza'i: “Ilmu ini adalah sesuatu 
yang mulia, yang saling dipelajari oleh para ulama. Ketika ilmu ini ditulis dalam kitab, maka akan 
dimasuki oleh orang yang bukan ahlinya.” Riwayat ini juga dikutip oleh Ibnu Mubarak dari al- 
Auza'i. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu melalui kitab akan terjadi kesalahan, apalagi 
dimasa itu belum ada tanda baca titik dan harakat. Maka kalimat-kalimat menjadi rancu beserta 


maknanya. Dan hal ini tidak akan terjadi jika mempelajari ilmu dari para guru” 


Ustadz Ahmad Sarwat,Lc,,MA dalam tulisan pada http://www.rumahfigih.com/x.php? 
id-13576696114&title-adakah-mazhab-salaf.htm menuliskan 


kekkk keke 


awal kutipan 
Kerancuan Istilah Salaf 
Istilah 'salaf' artinya adalah sesuatu yang lampau atau terdahulu. Terjemahan salaf dalam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7364 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahasa Indonesia bisa bermacam-macam, seperti lampau, kuno, konservatif, konvensional, 
ortodhox, klasik, antik, dan seterusnya. 


Kalau kita lihat dari sisi ilmu hukum dan syariah, istilah salaf sebenarnya bukan nama yang 
baku untuk menamakan sebuah medote istimbath hukum. Istilah salaf hanya menunjukkan 
keterangan tentang sebuah kurun waktu di zaman yang sudah lampau. 


Kira-kira perbandingannya begini, kalau kita ingin menyebut skala panjang suatu benda dalam 
ilmu ukur, maka kita setidaknya mengenal ada dua metode atau besaran, yaitu centimeter dan 
inchi. Di Indonesia biasanya kita menggunakan besaran centimeter, sedangkan di Amerika 
sana biasa orang-orang menggunakan ukuran inchi. Nah, tiba-tiba ada orang menyebutkan 
bahwa panjangnya meja adalah 20 'masa lalu". 


Lho? Apa maksudnya '20 masa lalu' ? 


Apakah istilah 'masa lalu' itu adalah sebuah besaran atau ukuran dalam mengukur panjang 
suatu benda? Jawabannya pasti tidak. Yang kita tahu hanya besaran 20 centimeter atau 20 
inchi, tapi kalau '20 masa lalu', tidak ada seorang pun yang mengenal istilah itu. 


Ya bisa saja sih segelintir orang menggunakan istilah besaran 'masa lalu' sebagai besaran 
untuk mengukur panjang suatu benda, tetapi yang pasti besaran itu bukan besaran standar 
yang diakui dalam dunia ilmu ukur. Jadi kalau kita ke toko material bangunan, lalu kita bilang 
mau beli kayu triplek ukuran 20 'masa lalu', pasti penjaga tokonya bingung dan dahinya 
berkerut 10 lipatan. 


Mazhab Figih Yang Empat Adalah Salaf 


Sementara kita memperbincangkan bahwa salaf itu bukan nama sebuah sistem, sebenarnya 
justru keempat mazhab yang kita kenal itu hidupnya malah di masa salaf, alias di masa lalu. 


Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir hanya terpaut 70 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. 
Apalah seorang Abu Hanifah bukan orang salaf? Al-lImam Malik lahir tahun 93 hijriyah, Al- 
Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 hijriyah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 
hijriyah. Apakah mereka bukan orang salaf? 


Maka kalau ada yang bilang bahwa mazhab figih itu bukan salaf, barangkali dia perlu belajar 
sejarah Islam terlebih dahulu. Sebab mazhab yang dibuangnya itu ternyata lahirnya di masa 
salaf. Justru keempat mazhab figih itulah the real salaf. 


Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Gayyim dan Ibnu Hazm, kalau dilihat angka tahun lahirnya, 
mereka juga bukan orang salaf, karena mereka hidup jauh ratusan tahun setelah Rasulullah 
SAW wafat. Apalagi Syeikh Bin Baz, Utsaimin dan Al-Albani, mereka bahkan lebih bukan salaf 
lagi, tetapi malahan orang-orang khalaf yang hidup sezaman dengan kita. 


Sayangnya, Ibnu Taymiyah, Ibnul Gayyim, apalagi Bin Baz, Utsaimin termasuk Al-Albani, tak 
satu pun dari mereka yang punya manhaj, kalau yang kita maksud dengan manhaj itu adalah 
arti sistem dan metodologi istimbath hukum yang baku. Bahasa mudahnya, mereka tidak 
pernah menciptakan ilmu ushul figih. Jadi mereka cuma bikin fatwa, tetapi tidak ada kaidah, 
manhaj atau polanya. 


Kalau kita ibaratkan komputer, mereka memang banyak menulis file word, tetapi mereka tidak 
menciptakan sistem operasi. Mereka punya banyak fatwa, mungkin ribuan, tetapi semua itu 
levelnya cuma fatwa, bukan manhaj apalagi mazhab. 


Bukan Salaf Tetapi Dzahihiri 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7365 ) 


Sebenarnya kalau kita perhatikan metodologi istimbath mereka yang mengaku-ngaku sebagai 
salaf, sebenarnya metode mereka itu tidak mengacu kepada masa salaf. Kalau dipikir-pikir, 
metode istimbah yang mereka pakai itu lebih cenderung kepada mazhab Dzhahiriyah. Karena 
kebanyakan mereka berfatwa hanya dengan menggunakan nash secara Dzhahirnya saja. 


Mereka tidak menggunakan metode istimbath hukum yang justru sudah baku, seperti giyas, 
mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, mafhum dan manthug. Bahkan dalam banyak kasus, 
mereka tidak pandai tidak mengerti adanya nash yang sudah dinasakh atau sudah dihapus 
dengan adanya nash yang lebih baru turunnya. 


Mereka juga kurang pandai dalam mengambil metode penggabungan dua dalil atau lebih 
(tharigatul-jam'i) bila ada dalil-dalil yang sama shahihnya, tetapi secara dzhahir nampak agak 
bertentangan. Lalu mereka semata-mata cuma pakai pertimbangan mana yang derajat 
keshahihannya menurut mereka lebih tinggi. Kemudian nash yang sebenarnya shahih, tapi 
menurut mereka kalah shahih pun dibuang. 


Padahal setelah dipelajari lebih dalam, klaim atas keshahihan hadits itu keliru dan 
kesalahannya sangat fatal. Cuma apa boleh buat, karena fatwanya sudah terlanjur keluar, 
ngotot bahwa hadits itu tidak shahih. Maka digunakanlah metode menshahihan hadits yang 
aneh bin ajaib alias keluar dari pakem para ahli hadits sendiri. 


Dari metode kritik haditsnya saja sudah bermasalah, apalagi dalam mengistimbath hukumnya. 
Semua terjadi karena belum apa-apa sudah keluar dari pakem yang sudah ada. Seharusnya, 
yang namanya ulama itu, belajar dulu yang banyak tentang metode kritik hadits, setelah itu 
belajar ilmu ushul agar mengeti dan tahu bagaimana cara melakukan istimbath hukum. Lah ini 
belum punya ilmu yang mumpuni, lalu kok tiba-tiba bilang semua orang salah, yang benar 
cuma saya seorang. Waduh, minum dimana mabok dimana nih orang... 


Bukan Salaf Tapi Taklid Kepada Ulama Dengan Sistem Tebang Pilih 


Dan dalam kenyatanyaannya, sebenarnya yang mereka lakukan pada hakikatnya hanyalah 
sekedar bertaklid buta kepada tokoh yang mereka anggap sebagai ulama. Namun sayangnya, 
ketika mereka bilang ikut para ulama, ternyata dengan cara tebang pilih. Kalau ada ulama 
yang sekiranya punya pendapat cocok dengan 'selera' mereka, maka pendapatnya itu diikuti 
bagaikan wahyu yang turun dari langit, sambil mencaci maki semua ulama yang lain. 


Ulama yang pandangannya agak berbeda dengan pendapat mereka, maka tanpa ampun lagi 
ulama itupun dicaci maki, bahkan dikatakan bodoh, tidak mengerti agama, bahlul dan kadang 
dianggap keluar dari agama. Padahal ulama yang mereka caci maki itu justru hidupnya di 
masa salaf, masa yang mereka bangga-banggakan sebagai masa yang paling suci dan murni. 
La haula wala guwwata illa billah. 


Jadi mereka sih memang ikut pendapat ulama, tetapi hanya terbatas pada ulama yang 
pendapatnya sesuai dengan selera mereka sendiri saja. Kalau pendapat seorang ulama 
ternyata tidak sesuai dengan selera, pendapat ulama itu pun dibuang jauh-jauh. 


Lucunya, seringkali dalam beberapa pendapat, si ulama yang ditaklidi ini ternyata punya 
pendapat yang tidak sesuai dengan 'selera' mereka, maka tulisan para ulama ini pun 
disembunyikan. Kalau perlu, mereka bisa cetak kitabnya, tetapi materi yang sekiranya kurang 
sesuai dengan 'selera' mereka pun bisa dihapus. 


Maka kita menemukan begitu banyak kitab para ulama dicetak dan beredar, tetapi isinya 
sudah diputar-balik sedemikian rupa, sehingga seolah-olah penulisnya itu 1005 cocok dengan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7366 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


'selera' mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kitmanul-hag, atau setidaknya 
sebuah pengkhianatan. Dalam istilah ilmu hadits, namanya tadlis. 
“#8 akhir kutipan 


kekkk 


Jadi mazhab mereka adalah mazhab dzahiriyah yakni mereka yang menggunakan nash secara 
dzahirnya saja 
www.fb.com/notes/zon-jonggol/mereka-bermazhab-dzahiriyah/10151481045254817 
www.fb.com/notes/zon-jonggol/mereka-menuduh-kaum-muslim-sebagai-ahlul-bidah-karena- 
bermazhab-dzahiriyah/10151482017064817 
www.fb.com/notes/zon-jonggol/mereka-menuduh-kaum-muslim-telah-musyrik-karena-bermazhab- 
dzahiriyah/10151481917584817 
www.fb.com/notes/zon-jonggol/mereka-menuduh-tasawuf-adalah-sesat-karena-bermazhab- 
dzahiriyah/10151482099159817 


Contoh mereka terhasut agidah Yahudi karena bermazhab dzahiriyah 


“Datang seorang pendeta (Yahudi) kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memegang seluruh lapisan langit dengan satu jari, 
seluruh lapisan bumi dengan satu jari, gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari”. Dalam 
satu riwayat mengatakan: “Air dan tanah dengan satu jari, kemudian Allah menggerakan itu 
semua”. Maka Rasulullah tertawa, lalu bersabda dengan membaca firmanNya yang artinya "Dan 
tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya”. (AS Az Zumar (391:67) 


Ibn Al Jawzi menjelaskan bahwa “Tertawanya Rasulullah dalam hadits di atas sebagai bukti 
pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah 
kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya (Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah : 


ny GL Si Vga Lag” 


("Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya” (AS Az Zumar 
(391:67) ) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka (kaum Yahudi)” 


Jikalau beri'tigod (berkeyakinan) dengan makna dzahir maka "jari Allah" berada disetiap hati 
manusa 


Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara 
dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah. Allah Subhanahhu wa Ta'ala akan 
memalingkan hati manusia menurut kehendak-Nya. (HR Muslim 4798) 


Ion Al Jawzi berkata , "Hadits ini menunjukan bahwa hati setiap manusia di bawah kekuasaan 
Allah. Ketika diungkapkan “-w cet”, artinya bahwa Allah sepenuhnya menguasai hati tersebut 


dan Allah maha berkehendak untuk “membolak-balik” hati setiap manusia. 


Dari Syahru bin Hausyab berkata: saya telah mendengar Ummu Salamah meceritakan bahwa 
Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam memperbanyak dalam do'anya: ALLAHUMMAA 
MUGALLIBAL @ULUB TSABIT @ALBI 'ALA DINIK (Ya Allah, yang membolak balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di atas agamamu). la berkata: saya berkata: "Wahai Rasululah! Apakah hati itu 
berbolak balik?" beliau menjawab: "Ya, tidaklah ciptaan Allah dari manusia anak keturunan Adam 
kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Bila Allah Azza wa Kalla berkehendak, 
la akan meluruskannya, dan jika Allah berkehendak, la akan menyesatkannya. Maka kami 
memohon kepada Allah: "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7367 ) 


kami diberi petunjuk." Dan kami memohon kepada-Nya supaya memberikan kepada kita rahmat 
dari sisinya, sesungguhnya dia adalah Maha Pemberi'," (HR Ahmad No 25364) 


Jumhur ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al @uran dan As Sunnah dengan 
belajar sendiri secara otodidak (shahafi) melalui cara muthola'ah (menelaah kitab) dan 
memahaminya dengan akal pikiran sendiri yang umumnya dengan makna dzahir, kemungkinan 
besar akan berakibat negative seperti, 


1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan 
oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ibadah yang kehilangan ruhnya atau 
aspek bathin 


2. Tasybihillah Bikholgihi , penyerupaan Allah dengan makhlug Nya 


Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
'Agaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna Dzalika 
Min Ushulil Kufri”, “Jagalah agidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, 
karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 


Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi dalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn 
“Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang berbeda 
dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh Allah, yad , 
ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, tangan, mata, 
bertempat), ia kafir (kufur dalam i'tigod) secara pasti.” 


Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasugi “ala Ummil Barahin” karya Syaikh Al-Akhthal 
dapat kita ketahui bahwa 


- Barangsiapa mengitigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jism 
(contohnya tangan) sebagaimana jisim-jisim lainnya (sebagaimana tangan lainnya), maka orang 
tersebut hukumnya “Kafir (orang yang kufur dalam i'tigod) 


- Barangsiapa mengi'tigadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jisim 
(contohnya tangan) namun tidak serupa dengan jisim-jisim lainnya (tidak serupa dengan tangan 
makhlukNya), maka orang tersebut hukumnya “Aashin atau orang yang telah berbuat durhaka 
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 


- Itigad yang benar adalah i'tigad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa 
Ta'ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada 
yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia 


Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta'ala dengan 
sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah Azza wa 
Jalla. 


Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah 
dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir (kufur dalam i'tigod)”. Seseorang bertanya 
kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat 
ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka 
menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa 
ta'ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan.” 


Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin al- 
Jawzi as- Shiddigi al-Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi secara khusus membuat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7368 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kitab berjudul Dafu syubah at-tasybih bi-akaffi at-tanzih contoh terjemahannya pada http:// 
mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-jauzi.pdf 
untuk menjelaskan kesalahpahaman tiga ulama Hambali yakni 


1. Abu Abdillah al-Hasan bin Hamid bin Ali al-Baghdadi al-Warrag, wafat 403 H, guru dari Abu 
Ya'la al-Hanbali 


2. Muhammad bin al Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad al-Baghdadi al-Hanbali, dikenal 
dengan sebutan Abu Ya'la al-Hanbali. Lahir tahun 380 H, wafat 458 H 


3. Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Nashr az-Zaghuni al-Hanbali, wafat 527 H 
Ibn al Jawzi berkata bahwa 


kekkk 


kekkkk 


kxekk 


awal kutipan 
Mereka memahami sifat-sifat Allah secara indrawi, misalkan mereka mendapati teks hadits : 


Cc. ho. 2 
Sy JS pole Hd ul : 


lalu mereka menetapkan adanya “Shiirah (bentuk) bagi Allah. Kemudian mereka juga 
menambahkan “al-Wajh” (muka) bagi Dzat Allah, dua mata, mulut, bibir, gusi, sinar bagi wajah- 
Nya, dua tangan, jari-jari, telapak tangan, jari kelingking, jari jempol, dada, paha, dua betis, dua 
kaki, sementara tentang kepala mereka berkata: “Kami tidak pernah mendengar berita bahwa 
Allah memiliki kepala”, mereka juga mengatakan bahwa Allah dapat menyentuh dan dapat 
disentuh, dan seorang hamba bisa mendekat kepada Dzat-Nya secara indrawi, sebagian 
mereka bahkan berkata: “Dia (Allah) bernafas”. Lalu -dan ini yang sangat menyesakkan- 
mereka mengelabui orang-orang awam dengan berkata: “Itu semua tidak seperti yang 
dibayangkan dalam akal pikiran”. 


Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka memahaminya secara dzahir (literal). 
Tatacara mereka dalam menetapkan dan menamakan sifat-sifat Allah sama persis dengan 
tatacara yang dipakai oleh para ahli bid'ah, sedikitpun mereka tidak memiliki dalil untuk itu, 
baik dari dalil nagli maupun dari dalil agli. 


Mereka tidak pernah menghiraukan teks-teks yang secara jelas menyebutkan bahwa sifat-sifat 
tersebut tidak boleh dipahami dalam makna literalnya (makna dzahir), juga mereka tidak 
pernah mau melepaskan makna sifat-sifat tersebut dari tanda-tanda kebaharuan (huduts). 


Mereka tidak merasa puas sampai di sini, mereka tidak puas dengan hanya mengatakan “Sifat 
Fi'li” saja bagi Allah hingga mereka mengatakan “Sifat Dzat" 


akhir kutipan 


kekkk 


Ibn al Jawzi menjelaskan bahwa "sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna 
lahirnya (dzahir) jika itu dimungkinkan, namun jika ada tuntutan takwil maka berarti teks tersebut 
bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz (metaforis)". 


Tuntutan takwil dengan makna majaz (bukan sembarang takwil atau mencari-cari takwil) timbul 
ketika ayat-ayat mutasyabihat jika dimaknai secara dzahir sehingga mensifatkan Allah dengan 
sifat-sifat yang menunjuki kepada sifat baharu (huduts) atau menunjuki atas tanda kekurangan 
contohnya bertempat (dibatasi tempat), berpindah atau bergerak (dibatasi ruang dan waktu) 
karena Allah ta'ala bersifat @adim (terdahulu). 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir” (AS Al Hadiid (571:3) 
Allah ta'ala tidak berubah. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7360 ) 


Allah ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan 'Arsy , sebagaimana setelah diciptakan 'Arsy 

Allah ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya, sebagaimana setelah diciptakan 
ciptaanNya 

Allah ta'ala sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya 


Mereka yang terhasut berkata bahwa setiap yang ada harus mempunyai arah dan tempat 
sehingga mereka beri'ttigod (berkeyakinan) bahwa Tuhan berada (bertempat) di atas 'Arsy. Arsy 
tidak kosong walaupun Tuhan turun setiap malam ke langit dunia, ketika masih tersisa sepertiga 
malam terakhir. Perkataan mereka "Arsy tidak kosong” menunjukkan bahwa Tuhan berada 
(bertempat) dalam ruang di atas 'Arsy dan mempunyai bentuk sehingga "tidak kosong" ruang di 
atas 'Arsy. 


Imam Asy Syafi'i -rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah AS. Thaha: 5 (ar-Rahman “Ala 
al-'Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku bagi-Nya waktu, Dia 
Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan Dia tidak membutuhkan 
kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan segala keserupaan” 


Dalam kitab al-Washiyyah, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan: “Kita menetapkan sifat Istiwa bagi 
Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan kepada arsy tersebut, juga bukan 
dalam pengertian bahwa Dia bertempat di arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara 
selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika 
Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam 
ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk- 
Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, 
lalu sebelum menciptakan arsy dimanakah la? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa 
tempat, dan setelah menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara 
perubahan adalah tanda makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang 
agung” 

Mereka beri'tigod (agidah) bahwa Tuhan berada (bertempat) di langit atau tepatnya di atas 'Arsy , 


pada umumnya dikarenakan menjadikan hadits kisah budak Jariyah di dalam kitab Sahih Muslim 
yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami sebagai landasan utama dalam i'tigod. 


Hadits kisah budak Jariyah di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin al- 
Hakam as-Sulami tidak bisa dijadikan landasan untuk i'tigod karena pertanyaan “di mana” tidak 
patut disandarkan kepada Allah ta'ala 


Imam Sayyidina Ali ra juga mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 
(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana" 


Ibnu Hajar al Asgallani dalam Fathu al Bari-nya,1/221: “Karena sesungguhnya jangkauan akal 
terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek untuk menggapainya, maka tidak boleh 
dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan bagaimana begini? Sebagaimana tidak boleh 
juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-Nya: Di mana?.” 


Imam al @usyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari 
ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi 
yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib. 
Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. Kehidupan 
apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa". 


Hadits kisah budak Jariyah tidak diletakkan dalam bab tentang iman (itigod) namun pada bab 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7370 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tentang sholat. 


Hal pokok yang disampaikan oleh hadits terebut adalah pada bagian perkataan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang artinya, “Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada 
percakapan manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca al-Gur'an.” 


Pada saat Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami meriwayatkan kisah budak Jariyah, beliau dalam 
keadaan baru masuk Islam yang dapat diketahui dengan pernyataannya “Wahai Rasul shallallahu 
alaihi wasallam sesungguhnya aku adalah seorang yang baru saja berada di dalam kejahiliyahan 
kemudian datang Islam”. 


Jadi redaksi/matan kisah budak Jariyah adalah periwayatan Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami 
secara pribadi yang kemungkinan besar masih dipengaruhi keyakinan (agidah) kaum sebelumnya 
seperti paganisme , bahwa 'alam Tuhan' itu berada di langit, seiring dengan 'alam dewa-dewa' 
keyakinan non muslim. 


Alam dewa dan alam Tuhan selalu dikaitkan dengan alam tinggi, yang dipersepsi berada di langit, 
dalam arti ruang yang sesungguhnya. Sehingga, kita sering mendengar cerita-cerita tentang 
'turunnya' para dewa-dewi, bidadari, atau bahkan “Tuhan' sendiri dari langit nun jauh di sana 
menuju ke Bumi. Keyakinan pagan adalah keyakinan yang menyembah dewa-dewi dan unsur- 
unsur alam. Di antaranya adalah keyakinan penyembah Matahari, Bintang, Bulan, penyembah api, 
penyembah pepohonan, gunung-gunung, dan lain sebagainya. 


Pengaruh keyakinan bahwa "alam Tuhan" itu berada di langit mengakibatkan segelintir umat Islam 
berkeyakinan (beri'tigod) Tuhan berada (bertempat) di langit (fis sama) atau di atas 'Arsy (alal 
'Arsy) atau di atas Sidratul Muntaha atau berada di alam tinggi, di atas awan sana. Di langit seperti 
negeri dongeng jaman dahulu kala, yang tidak akan pernah anda temui ketika anda naik pesawat 
ruang angkasa sekalipun, baik dengan teknologi pesawat ruang angkasa pada masa kini maupun 
nanti. 


Oleh karenanya ada di antara umat Islam yang berpendapat, untuk bertemu Allah kita harus 
mengarungi jarak ke langit, ke luar angkasa sana. Termasuk ketika Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam Mi'raj. Beliau datang ke Sidratul Muntaha itu dipersepsikan untuk bertemu Allah. Sebab, 
dalam persepsi mereka, Allah itu di langit, jauh dari kita dalam arti mempunyai jarak, ruang dan 
waktu. 


Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-25) maka ia 
mentakwilnya agar tidak menyalahahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus syariah. Yakni 
pertanyaan 'Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan Allah bukan tempat 
Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan tempat dan juga bisa 
digunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Jadi maknanya, “Seberapa besar 
pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama' diartikan dengan uluwul kodri 
jiddan (derajat Allah sangat tinggi). 


Tentang hadits pada matan kisah budak Jariyah, berkata Imam asy-Syafi'i -rahimahullah- : 
OLI Ja Wita, UP elgidpaa 3 Ie Upabolo — pelry dal dh Gala — Gal OKE gasal yag tAting Ooliael H Ale Halal, 
PU Se AI AL cat II car SI ah 3 JAS el Sg Of LB Lp) G UT UT OB IG Ogan NS 
Kajal cjtat af ed gp Cg AI ea DAN AU Rana Lily (06 ya ed UT Sp telan GB 1JU Lala cina 
SESI Moy Lo Ab dl. 


“Dan telah terjadi khilaf pada sanad dan matan nya (hadits jariyah), dan seandainya shohih Hadits 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7371 ) 


tersebut, maka adalah Nabi -shallallahu “alaihi wasallam- bertanya kepada hamba tersebut 
menurut kadar pemahaman nya, karena bahwa dia (hamba) dan kawan-kawan nya sebelum 
Islam, mereka meyakini bahwa berhala adalah Tuhan yang ada di bumi, maka Nabi ingin 
mengetahui keimanan nya, maka Nabi bertanya : “Dimana Allah ?” sehingga apabila ia menunjuk 
kepada berhala, Nabi mengetahui bahwa ia bukan Islam, maka manakala ia menjawab : “Di atas 
langit" Nabi mengetahui bahwa ia terlepas dari berhala dan bahwa ia adalah orang yang percaya 
kepada Allah yaitu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, atau Nabi mengisyarah dan ia mengisyarah 
kepada dhohir yang datang dalam Al-Guran”. (Lihat Kitab Tafsir Imam asy-Syafi'i pada surat al- 
Mulk - 


Lanal Pe en “Jaye di Ju 
dan (Lihat Kitab Managib Imam Syafii jilid 1 halaman 597 karangan Imam Baihaggi, pada Bab 
—Lpah oolisel Ronny SSI Jnob Pa) 5 ma de Jatag UT 
Penjelasannya 
isa oolimh 3 tele Cake, 
“Dan telah terjadi khilaf pada sanad dan matan nya” 


Maksudnya : Khususnya pada matan (redaksi) hadits Jariyah telah banyak terjadi perbedaan 
pendapat ulama Hadits, baik dalam keshohihan sanad nya atau dalam matan nya, sepantasnya 
Hadits ini ditinggalkan bagi orang yang ingin beragidah dengan agidah yang selamat, karena 
ketidak-jelasan status Hadits ini. 


Lai yan yA Ie Updolos — peng ale AI laa — call DKI aan Ol yag 


“dan seandainya shohih Hadits tersebut, maka adalah Nabi —-shallallahu 'alaihi wasallam- bertanya 
kepada hamba tersebut menurut kadar pemahaman nya” 


Maksudnya : Bila ternyata Hadits Jariyah itu benar Hadits Shohih, atau bagi orang yang 
menganggapnya sebagai Hadits Shohih, maka jangan di telan mentah-mentah, pahami dulu 
bagaimana maksud Nabi sesungguhnya dalam Hadits tersebut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa 
maksud Nabi bertanya kepada hamba itu dengan pertanyaan “Dimana Allah” adalah bertanya 
menurut kemampuan kepahaman hamba tersebut, artinya Nabi bertanya “Siapa Tuhan nya” 
sebagaimana didukung oleh sanad dan matan dalam riwayat yang lain, Nabi tidak bermaksud 
menanyakan arah atau tempat keberadaan Allah. 


PI GT UT UII 9 Oya IS AYI J3 Ulet, UB 


“karena bahwa dia (hamba) dan kawan-kawan nya sebelum Islam, mereka meyakini bahwa 
berhala adalah Tuhan yang ada di bumi" 


Maksudnya : Cara Rasulullah bertanya untuk mengetahui status nya muslim atau non muslim 
dengan pertanyaan “Dimana Allah” adalah menyesuaikan dan mempertimbangkan keadaan 
hamba tersebut yang masih awam, karena mereka sebelum datang Islam, mereka menyembah 
dan meyakini bahwa berhala yang bertempat di bumi adalah Tuhan mereka, maka sesuailah 
keadaan tersebut dengan pertanyaan Nabi “Di mana Allah”. Sementara Allah tidak seperti Tuhan- 
Tuhan mereka yang bertempat. 


Kal at 1U JW MEI Sm ol sll 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7372 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“maka Nabi ingin mengetahui keimanan nya, maka Nabi bertanya : Dimana Allah ?” 


Maksudnya : Nabi bertanya “Dimana Allah” untuk mengetahui status keimanan hamba tersebut, 
artinya Rasul bertanya siapa Tuhan yang ia imani, Nabi tidak bermaksud bertanya di mana tempat 
berhala nya berada bila hamba itu seorang penyembah berhala, dan tidak bermaksud 
menanyakan di mana tempat Allah berada bila hamba tersebut percaya kepada Allah, tapi hanya 
menanyakan apakah ia beriman kepada Allah atau bukan. 


Anna me UI Se el II 0 II se 
“sehingga apabila ia menunjuk kepada berhala, Nabi mengetahui bahwa ia bukan Islam” 


Maksudnya : Mempertimbangkan keadaan orang-orang dimasa itu yang masih banyak 
menyembah berhala, maka ketika Rasul ingin mengetahui status hamba tersebut, Rasul bertanya 
dengan pertanyaan “Di mana Allah” agar mudah bagi nya menjawab bila ia penyembah berhala, 
maka ia menunjukkan tempat berhala yang ia sembah, dan otomatis diketahui bahwa ia bukan 
orang yang percaya kepada Allah. 


OB opa Ep UI S5 telan 3 JG Lala 
“maka manakala ia menjawab : “Di atas langit" Nabi mengetahui bahwa ia terlepas dari berhala” 


Maksudnya : Ketika hamba itu menjawab “Di atas langit" maka Nabi mengetahui bahwa ia adalah 
bukan penyembah berhala, jawaban hamba ini juga tidak bisa dijadikan alasan bahwa Nabi 
mengakui “Allah berada (bertempat) di atas langit" karena tidak ada hubungan antara jawaban dan 
pertanyaan Nabi, seperti dijelaskan di atas bahwa maksud Nabi bertanya demikian adalah ingin 
mengetahui status hamba muslim atau non muslim, maka jawaban hamba ini dipahami sesuai 
dengan maksud dari pertanyaan, Nabi tidak menanyakan apakah ia berakidah “Allah ada tanpa 
arah dan tempat” atau “Allah ada di mana-mana” atau “Allah berada (bertempat) di atas langit" 
atau lain nya, bukan itu masalah nya di sini. 


Ih AI Gg dl elanh 3 GAI dik anna UI, 
“dan bahwa ia adalah orang yang percaya kepada Allah yaitu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi” 


Maksudnya : Dan dari jawaban hamba tersebut dapat diketahui bahwa ia adalah orang yang 
percaya kepada Allah yaitu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Allah di langit bukan berarti Allah 
berada (bertempat) di langit, dan Allah di bumi bukan berarti Allah berada (bertempat) di bumi atau 
di mana-mana, tapi Allah adalah Tuhan sekalian alam, baik di langit atau di bumi, makhluk di langit 
bertuhankan Allah, dan makhluk di bumi juga bertuhankan Allah. Firman Allah ta'ala yang artinya 
"Dan Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
Mengetahui." (AS Az Zukhruf (43/:84| 


SESI nya Le als Il ojlalh ulat if 
“atau Nabi mengisyarah dan ia mengisyarah kepada dhohir yang datang dalam Al-Guran” 


Maksudnya : Imam Syafi'i berkata kemungkinan tanya-jawab Nabi dan hamba di atas tidak pernah 
ada, Nabi hanya mengisyarah tidak bertanya dengan kata-kata, dan hamba juga menjawab nya 
dengan isyarah tanpa kata, dan kata-kata di atas hanya berasal dari perawi atau pemilik hamba 
yang menceritakan kejadian tersebut, maka tidak mungkin sama sekali menjadikan Hadits Jariyah 
ini sebagai landasan dalam i'tigod. 


Hujjatul Islam, Abu Hamid Al Ghazali , terhadap riwayat yang lain yang menerangkan bahwa 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7373 ) 


budak wanita ini adalah seorang yang bisu dan ia tidak memiliki cara lain untuk menunjukkan 
ketinggian Allah Yang Maha Kamal kecuali dengan menggunakan bahasa isyarat menunjuk langit. 
Dialog ini dilakukan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam karena para sahabat menyangka budak 
wanita sebagai seorang penyembah berhala di rumah-rumah penyembahan berhala. Rasul 
shallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui kebenaran prasangka mereka terhadap keyakinan 
sang budak, maka sang budak memberitahukan kepada mereka keyakinannya bahwa 
sembahannya bukanlah berhala-berhala yang ada di rumah-rumah penyembahan berhala, 
sebagaimana yang disangkakan terhadapnya (Abu Hamid Al Ghazali, Al Igtishad Fie Al Ftigad, 
Dar Al Bashair, Kairo, cet. ke I, 2009, Hal.: 245). 


Dalam al-Figh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: 


Yo ae Ya ul Sa SEA cal Gis Ot 3 SY, JA 3S SIR SA yi 3 F oa tea 

MAP ha 

“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada 

tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa 

permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan 
Dia adalah Pencipta segala sesuatu” 


a-lmam al-Allamah al-Gadli Nashiruddin ibn al-Munayyir al-Maliki, salah seorang ulama 
terkemuka sekitar abad tujuh hijriyah, dalam karyanya berjudul al-Mugtafa Fi Syaraf al-Musthafa 
telah menuliskan pernyataan al-Imam Malik bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 


Dalam karyanya tersebut, al-Imam Ibn al-Munayyir mengutip sebuah hadits, riwayat al-Imam Malik 
bahwa Rasulullah bersabda: “La Tufadl-dliluni “Ala Yunus Ibn Matta” (Janganlah kalian melebih- 
lebihkan aku di atas nabi Yunus ibn Matta). 


Dalam penjelasan hadits ini al-Imam Malik berkata bahwa Rasulullah secara khusus menyebut 
nabi Yunus dalam hadits ini, tidak menyebut nabi lainya, adalah untuk memberikan pemahaman 
akidah tanzih, -bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah-. 


Hal ini karena Rasulullah diangkat ke atas ke arah arsy -ketika peristiwa Mi'raj-, sementara nabi 
Yunus dibawa ke bawah hingga ke dasar lautan yang sangat dalam -ketika beliau ditelan oleh ikan 
besar-, dan kedua arah tersebut, baik arah atas maupun arah bawah, keduanya bagi Allah sama 
saja. artinya satu dari lainnya tidak mempunyai jarak dan arah kepada-Nya, karena Allah ada 
tanpa tempat. 


Seandainya kemuliaan itu diraih karena berada di arah atas, maka tentu Rasulullah tidak akan 
mengatakan “Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas nabi Yunus ibn Matta”. 


Dengan demikian, hadits ini oleh al-Imam Malik dijadikan salah satu dalil bahwa Allah ada tanpa 
tempat dan tanpa arah (Lihat penjelasan ini dalam al-Mugtafa Fi syaraf al-Mustahafa. Perkataan 
Al-Imam Malik ini juga dikutip oleh Al-Imam Tagiyyuddin as-Subki dalam karya bantahannya atas 
Ibn al-Gayyim al-Jaiziyyah (murid Ibn Taimiyah): yang berjudul as-Saif ash-Shagil Fi ar-Radd “Ala 
ibn Zafil. Demikian pula perkataan Al-Imam Malik ini dikutip oleh Al-Imam Muhammad Murtadia 
az-Zabidi dalam karyanya Ithaf as-Sadah al-Muttagin Bi Syarah Ihya “Ulumiddin). 


Berikut penjelasan ulama yang sholeh dari kalangan keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam yakni Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki. Kami kutipkan dari terjemahan kitab beliau 
yang aslinya berjudul “Wa huwa bi al'ufug al-a'la” diterjemahkan oleh Sahara publisher dengan 
judul “Semalam bersama Jibril “alaihissalam” 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(737a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kekkk kekkk 


awal kutipan 
Mi'raj dan Syubhat tempat bagi Allah (hal 284) 


Walaupun dalam kisah mi'rraj yang didengar terdapat keterangan mengenai naik-turunnya 
Rasulullah, seorang muslim tidak boleh menyangka bahwa antara hamba dan Tuhannya 
terdapat jarak tertentu, karena hal itu termasuk perbuatan kufur. Na'udzu billah min dzalik. 


Naik dan turun itu hanya dinisbahkan kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Meskipun Nabi 
shallallahu alaihi wasallam pada malam Isra sampai pada jarak dua busur atau lebih pendek 
lagi dari itu, tetapi beliau tidak melewati magam ubudiyah (kedudukan sebagai seorang 
hamba). 


Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ketika 
ditelan hiu dan dibawa ke samudera lepas ke dasar laut adalah sama hal ketiadaan jarak Allah 
taala dengan ciptaan-Nya, ketiadaan arahNya, ketiadaan menempati ruang, 
ketidakterbatasannya dan ketidaktertangkapnya. Menurut suatu pendapat ikan hiu itu 
membawa Nabi Yunus alaihissalam sejauh perjalanan enam ribu tahun. Hal ini disebutkan oleh 
al Baghawi dan yang lainnya. 


Apabila anda telah mengetahui hal itu, maka yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu walaihi 
wasallam naik dan menempuh jarak sejauh ini adalah untuk menunjukkan kedudukan beliau di 
hadapan penduduk langit dan beliau adalah makhluk Allah yang paling utama. Penegertian ini 
dikuatkan dengan dinaikkannya beliau diatas Burag oleh Allah ta'ala dan dijadikan sebagai 
penghulu para Nabi dan Malaikat, walaupun Allah Mahakuasa untuk mengangkat beliau tanpa 
menggunakan burag. 


kekkkk kekkkk 


akhir kutipan 
Mi'raj dan Arah (hal 286) 


kekkkk kekkk 


awal kutipan 


Ketahuilah bahwa bolak-baliknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam antara Nabi 
Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang diberkahi itu tidak 
berarti adanya arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasuci Allah dari hal itu dengan sesuci- 
sucinya. 


Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada beliau, “Kembalilah kepada Tuhanmu,” artinya: 
“kembalilah ke tempat engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Maka kembalinya Beliau adalah 
dari tempat Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ke tempat beliau bermunajat dan 
bermohon kepada Tuhannya. Tempat memohon tidak berarti bahwa yang diminta ada di 
tempat itu atau menempati tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari arah dan 
tempat. Maka kembalinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepadaNya adalah 
kembali Beliau meminta di tempat itu karena mulianya tempat itu dibandingkan dengan yang 
lain. Sebagaimana lembah Thursina adalah tempat permohonan Nabi Musa alaihissalam di 
bumi. 


Walaupun beliau pada malam ketika mi'rajkan sampai menempati suatu tempat di mana Beliau 
mendengar gerak galam, tetapi Beliau shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihissalam 
ketika ditelan oleh ikan dan dibawa keliling laut hingga samapai ke dasarnya adalah sama 
dalam kedekatan dengan Allah ta'ala. Kaerena Allah Azza wa Jalla suci dari arah, suci dari 
tempat, dan suci dari menempati ruang. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7375 ) 


Al Gurthubi di dalam kitab at-Tadzkirah, mengutip bahwa Al Gadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al 
Maliki mengatakan, “Telah mengabarkan kepadaku banyak dari sahabat-sahabat kami dari 
Imam al-Haramain Abu al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini bahwa ia 
ditanya, “Apakah Allah berada di suatu arah?” Ia menjawab, “Tidak, Dia Mahasuci dari hal itu” 
Ia ditanya lagi, “Apa yang ditunjukkan oleh hadits ini?” Ia menjawab, “Sesungguhnya Yunus bin 
Matta alaihissalam menghempaskan dirinya kedalam lautan lalu ia ditelan oleh ikan dan 
menjadi berada di dasar laut dalam kegelapan yang tiga. Dan ia menyeru, “Tidak ada Tuhan 
selain Engkau. Mahasuci Engkau, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,” 
sebagaimana Allah ta'ala memberitakan tentang dia. Dan ketika Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wasallam duduk di atas rak-rak yang hijau dan naik hingga sampai ke suatu tempat di 
mana Beliau dapat mendengar gerak @alam dan bermunajat kepada Tuhannya lalu Tuhan 
mewahyukan apa yang Ia wahyukan kepadanya, tidaklah Beliau shallallahu alaihi wasallam 
lebih dekat kepada Allah dibandingkan Nabi Yunus alaihissalam yang berada dikegelapan 
lautan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan para hambaNya, Ia mendengar doa 
mereka, dan tak ada yang tersembunyi atasNya, keadaan mereka bagaimanapun mereka 
bertindak, tanpa ada jarak antara Dia dengan mereka". 


Jadi, la mendengar dan melihat merangkaknya semut hitam di atas batu yang hitam pada 
malam yang gelap di bumi yang paling rendah sebagaimana Ia mendengar dan melihat tasbih 
para pengemban “Arsy di atas langit yang tujuh. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui 
yang gaib dan yang nyata. la mengetahui segala sesuatu dan dapat membilang segala 
sesuatu. 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Berkata Imam Ahlus Sunnah Abu Mansur Al-Maturidi: “Adapun mengangkat tangan ke langit 
adalah ibadah, hak Allah menyuruh hamba-Nya dengan apa yang la kehendaki, dan mengarahkan 
mereka kemana yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya sangkaan seseorang bahwa mengangkat 
pandangan ke langit karena Allah di arah itu, sungguh sangkaan itu sama dengan sangkaan 
seseorang bahwa Allah di dasar bumi karena ia meletakkan muka nya di bumi ketika Shalat dan 
lain nya, dan juga sama seperti sangkaan seseorang bahwa Allah di timur/barat karena ia 
menghadap ke arah tersebut ketika Shalat, atau Allah di Mekkah karena ia menunaikan haji ke 
Mekkah” (Kitab At-Tauhid - 75| 


Berkata Imam Nawawi: “Dan Dialah Allah yang apabila orang menyeru-Nya, orang itu menghadap 
ke langit (dengan tangan), sebagaimana orang Shalat menghadap Ka'bah, dan tidaklah demikian 
itu karena Allah di langit, sebagaimana bahwa sungguh Allah tidak berada di arah Ka'bah, karena 
sesungguhnya langit itu giblat orang berdoa sebagaimana bahwa sungguh Ka'bah itu Giblat orang 
Shalat” (Syarah Shahih Muslim jilid :5 hal :22| 


Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asgalani berkata: “Ibnu Batthal berkata: sesungguhnya langit itu giblat 
doa, sebagaimana Ka'bah itu giblat Shalat” (Fathul Bari, jilid 2, hal 296| 


Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi berkata: “Maka adapun angkat tangan ke arah langit ketika 
berdoa, karena sesungguhnya langit itu giblat doa” Jlttihaf, jilid 2, hal 170). kemudian Imam Al- 
Hafidh Murtadha Az-Zabidi juga berkata: “Jika dipertanyakan, ketika adalah kebenaran itu maha 
suci Allah yang tidak ada arah (jihat), maka apa maksud mengangkat tangan dalam doa ke arah 
langit ? maka jawaban nya dua macam yang telah disebutkan oleh At-Thurthusyi : 


Pertama: sesungguhnya angkat tangan ketika doa itu permasalahan ibadah seperti menghadap 
Ka'bah dalam Shalat, dan meletakkan dahi di bumi dalam sujud, serta mensucikan Allah dari 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7376 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tempat Ka'bah dan tempat sujud, maka langit itu adalah giblat doa. 


Kedua: manakala langit itu adalah tempat turun nya rezeki dan wahyu, dan tempat rahmat dan 
berkat, karena bahwa hujan turun dari langit ke bumi hingga tumbuhlah tumbuhan, dan juga langit 
adalah tempat Malaikat, maka apabila Allah menunaikan perkara, maka Allah memberikan perkara 
itu kepada Malaikat, dan Malaikat-lah yang memberikan kepada penduduk bumi, dan begitu juga 
tentang diangkat nya segala amalan (kepada Malaikat juga), dan dilangit juga ada para Nabi, dan 
langit ada syurga yang menjadi cita-cita tertinggi, manakala adalah langit itu tempat bagi perkara- 
perkara mulia tersebut, dan tempat tersimpan Gadha dan @adar, niscaya tertujulah semua 
kepentingan ke langit, dan orang-orang berdoa pun menunaikan ke atas langit'Jlttihaf, jilid 5, hal 
2441 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2268. Mereka menyalahkan ulama berpegang pada nash 
secara dzahir 


Ustadz Ahmad Sarwat,Lc,,MA dalam tulisan pada http://www.rumahfigih.com/x.php? 
id-1357669611&title-adakah-mazhab-salaf.htm menuliskan 


kekkk keke 


awal kutipan 
Bukan Salaf Tetapi Dzahiri 


Sebenarnya kalau kita perhatikan metodologi istimbath mereka yang mengaku-ngaku sebagai 
salaf, sebenarnya metode mereka itu tidak mengacu kepada masa salaf. Kalau dipikir-pikir, 
metode istimbah yang mereka pakai itu lebih cenderung kepada mazhab Dzhahiriyah. Karena 
kebanyakan mereka berfatwa hanya dengan menggunakan nash secara Dzhahirnya saja. 


Mereka tidak menggunakan metode istimbath hukum yang justru sudah baku, seperti giyas, 
mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, mafhum dan manthug. Bahkan dalam banyak kasus, 
mereka tidak pandai tidak mengerti adanya nash yang sudah dinasakh atau sudah dihapus 
dengan adanya nash yang lebih baru turunnya. 


Mereka juga kurang pandai dalam mengambil metode penggabungan dua dalil atau lebih 
(tharigatul-jam'i) bila ada dalil-dalil yang sama shahihnya, tetapi secara dzhahir nampak agak 
bertentangan. Lalu mereka semata-mata cuma pakai pertimbangan mana yang derajat 
keshahihannya menurut mereka lebih tinggi. Kemudian nash yang sebenarnya shahih, tapi 
menurut mereka kalah shahih pun dibuang. 


Padahal setelah dipelajari lebih dalam, klaim atas keshahihan hadits itu keliru dan 
kesalahannya sangat fatal. Cuma apa boleh buat, karena fatwanya sudah terlanjur keluar, 
ngotot bahwa hadits itu tidak shahih. Maka digunakanlah metode menshahihan hadits yang 
aneh bin ajaib alias keluar dari pakem para ahli hadits sendiri. 


Dari metode kritik haditsnya saja sudah bermasalah, apalagi dalam mengistimbath hukumnya. 
Semua terjadi karena belum apa-apa sudah keluar dari pakem yang sudah ada. Seharusnya, 
yang namanya ulama itu, belajar dulu yang banyak tentang metode kritik hadits, setelah itu 
belajar ilmu ushul agar mengeti dan tahu bagaimana cara melakukan istimbath hukum. Lah ini 
belum punya ilmu yang mumpuni, lalu kok tiba-tiba bilang semua orang salah, yang benar 
cuma saya seorang. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA (7377 ) 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Ustadz Ahmad Sarwat mencontohkan metodologi istinbath mereka salah satunya adalah dalam 
mengambil metode penggabungan dua dalil atau lebih (tharigatul-jam'i) bila ada dalil-dalil yang 
sama shahihnya, tetapi secara dzahir nampak agak bertentangan. Lalu mereka semata-mata 
cuma pakai pertimbangan mana yang derajat keshahihannya menurut mereka lebih tinggi. 
Kemudian nash yang sebenarnya shahih, tapi menurut mereka kalah shahih pun dibuang. 


Contoh ulama panutan mereka ulama Albani mengenai hadits "hati" dalam mengkritisi al-Imam an- 
Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin berkata : "Imam Muslim dan yang lainnya menambahkan 
dalam riwayatnya “Wa a'malikum” (dan amalan-amalan kalian) sebagaimana dikeluarkan dalam 
“Ghayatul Marom fi takhrijil Halal wal Haram (410)Tambahan ini penting sekali karena 
kebanyakan manusia memahami hadits dengan faham yang salah, kalau seandainya engkau 
perintahkan seseorang dengan sesuatu yang telah diperintahkan syara' yang penuh hikmah 
seperti memanjangkan jenggot dan meninggalkan tasyabuh (penyerupaan) terhadap orang kafir 
serta yang semisalnya dari beban-beban syariah, maka mereka menjawab bahwa yang menjadi 
pegangan adalah apa yang ada di hati, mereka beralasan dengan hadits ini tanpa mengetahui 
tambahan hadits shahih yang menunjukan bahwa Allah Tabaroka wa Ta'ala juga melihat kepada 
amalan-amalan mereka, apabila amalan-amalan itu shalihah maka diterimalah dan apabila tidak 
maka tertolaklah atas mereka" 


atau perkataan mereka yang lain mengikuti ulama panutan mereka : "Di sinilah salah satu 
kesalahan fatal al-Imam an-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, seharusnya beliau 
rahimahullah memakai riwayat yang lebih sempurna tadi agar ahlul irja' yang hidup sesudah 
beliau, yang membatasi iman hanya di dalam hati, tidak tertipu oleh riwayat yang pertama. Dan 
rupanya kesilapan Imam an-Nawawi tidak hanya di situ, sebab beliau rahimahullah meletakkan 
tambahan kata "a'malikum" pada tempat yang salah yakni pada hadits nomor 1578, pengarang 
meletakkan tambahan ini setelah kata "shuwarikum" sehingga haditsnya berbunyi '"...atau wajah 


kalian dan perbuatan kalian, akan tetapi Dia memperhatikan hati-hati kalian." 


Mereka menyalahkan al-Imam an-Nawawi berdasarkan pemahaman mereka sendiri secara 
otodidak (shahafi). 


Kesalahpahaman mereka terhadap apa yang disampaikan al-Imam an-Nawawi adalah karena 
mereka bermazhab dzahiriyah yakni berpegang pada nash secara dzahir/harfiah!literal . 


Mereka kurang memperhatikan asbabul wurud dan kurang memperhatikan makna majaz (kiasan) 
atau makna tersirat (makna dibalik yang tertulis) atau kurang memperhatikan ilmu-ilmu yang 
dharus dikuasai dalam menggali hukum (istimbath) dari Al Aur'an dan As Sunnah 


Kedua hadits riwayat muslim tidaklah saling menyalahi 


Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Ga'nab: Telah menceritakan kepada 
kami Dawud yaitu Ibnu G@ais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling 
memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian 
yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah 
bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini 
(Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah 
dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu 
dengan yang lainnya haram darahnya. hartanya, dan kehormatannya. Telah menceritakan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7373 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab 
dari Usamah yaitu Ibnu Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak- dari Abdullah bin Amir bin 
Kuraiz berkata: aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadits yang serupa dengan Hadits Daud, dengan 
sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah: Sesungguhnya Allah tidak 
melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya 
mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau). (HR Muslim 4650). 


Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Nagid: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 
Hisyam: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burgan dari Yazid bin Al Asham dari Abu 
Hurairah dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak 
melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." (HR 
Muslim 4651). 


(HR Muslim 4650) menjelaskan janganlah saling menghina , janganlah saling menilai terhadap 
apa yang tampak di luar, janganlah berprasangka buruk terhadap apa yang tampak di luar karena 
Allah melihat kepada hati. 


Sedangkan (HR Muslim 4651) kata kuncinya adalah "harta kalian" yang maknanya adalah 
kekayaan (secara dzahir) termasuk ilmu yang dimiliki dan apa yang telah dilakukan namun hatinya 
lalai seperti melakukan amal perbuatan yang didasari riya, sombong, ujub . Jadi pasangannya 
adalah "rupa (apa yang tampak secara dzahir) dengan hati , "harta kalian (termasuk ilmu) dengan 
amal kalian (yang dilakukan dengan hati yang baik)". 


Jadi memiliki rupa (penampilan) dan harta (termasuk ilmu) tidak berarti tanpa amal dan memiliki 
amal tidak berarti tanpa amal yang dilakukan dengan hati yang baik. 


Jadi janganlah mengikuti atau meneladani orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim an 
Najdi yakni orang-orang menampakkan ke-sholeh-an di hadapan orang banyak dalam bentuk 
tanda-tanda atau bekas ibadah sunnahnya namun berakhlak buruk seperti 

1. Suka mencela dan mengkafirkan kaum muslim 

2. Merasa paling benar dalam beribadah. 

3. Berburuk sangka kepada kaum muslim 

4. Sangat keras kepada kaum muslim bahkan membunuh kaum muslim namun lemah lembut 
kepada kaum Yahudi 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Dari kelompok orang ini, akan 
muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Guran tetapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala: mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya". (HR 
Muslim 1762) 


Sabda Rasululullah yang artinya "mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para 
penyembah berhala" maksudnya mereka memahami Al @ur'an dan Hadits dan berkesimpulan 
kaum muslim lainnya telah musyrik (menyembah selain Allah) sehingga membunuhnya namun 
dengan pemahaman mereka tersebut mereka membiarkan para penyembah berhala yang sudah 
jelas kemusyrikannya. Penyembah berhala adalah kaum Yahudi yang sekarang dikenal sebagai 
kaum Zionis Yahudi atau disebut juga dengan freemason, iluminati, lucifier yakni kaum yang 
meneruskan keyakinan pagan (paganisme) atau penyembah berhala. 


Allah ta'ala berfirman yang artinya, “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi 
Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7379 ) 


diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh 
syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
lah yang kafir (mengerjakan sihir).” (AS Al Bagarah (2):101-102). 

Dalam syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 diriwayatkan Khalid bin Walld ra bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an 
Najdi dengan pertanyaan. 


“Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: matanya 
merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas airmata yang 
selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam (tahajjud) dan janggut 
mereka pun lebat” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab : camkan makna ayat ini : gul inkuntum 
tuhib'bunallah fattabi'unt — Katakanlah: Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. 

Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ”. 


Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah 
penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, penuh perhatian dan 
cintai saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh orang- 
orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi tidaklah cukup jika tidak menimbulkan ke- 
sholeh-an seperti bersikap ramah, penuh kasih, mencintai orang-orang miskin dan papa, lemah 
lembut penuh perhatian dan mencintai saudara muslim dan menjadi pelindung bagi mereka. 


Indikator atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah 
1. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim 

2. Bersikap keras (tegas / berpendirian) terhadap orang-orang kafir 

3. Berjihad di jalan Allah, bergembira dalam menjalankan kewajibanNya dan menjauhi 
laranganNya 

4. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela 


Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang 
yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui.” (AS Al Ma'iadah (51:54). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah At Tamim An Najdi dipanggil oleh Rasulullah sebagai 
“orang-orang muda” yakni mereka suka berdalil atau berfatwa dengan Al @uran dan Hadits 
namun salah paham. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan keluar suatu kaum akhir jaman, orang- 
orang muda yang pemahamannya sering salah paham. Mereka banyak mengucapkan perkataan 
“Khairil Bariyyah” (maksudnya: suka berdalil dengan Al Guran dan Hadits). Iman mereka tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7380 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak 
panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu perangilah mereka (luruskan 
pemahaman mereka).” (Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari 3342). 


“Orang-orang muda” adalah kalimat majaz yang maknanya orang-orang yang kurang 
berpengalaman atau kurang berkompetensi dalam memahami Al Guran dan As Sunnah. 


Ulama seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi atau kaum khawarij dalam berdakwah 
suka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir untuk menyerang kaum 
muslim 


Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang- 
orang beriman”.|Lihat: kitab Sahih Bukhari jilid:4 halaman:197|. 


Ulama seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi adalah mereka yang bertambah 
ilmunya namun semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak 
bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh". 


Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, seseorang yang berilmu menjadi sombong dan 
semakin jauh dari Allah ta'ala. Sebaliknya seorang ahli ilmu (ulama) yang mendapat hidayah 
(karunia hikmah) maka hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla semakin dekat sehingga meraih 
magom (derajat) disisiNya dan dibuktikan dengan dapat menyaksikanNya dengan hati (ain 
bashiroh). 


Sebagaimana diperibahasakan oleh orang tua kita dahulu bagaikan padi semakin berisi semakin 
merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. 


Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam “Musllim yang bagaimana 
yang paling baik ?”. 

“Ketika orang lain tidak (terancam) disakiti oleh tangan dan lisannya” Jawab Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam. 


Rasulullah shallallahu aliahi wasallam bersabda “Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus 
hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya". (HR. Ahmad). 


Sayyidina Umar ra menasehatkan, “Jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang (dakwah 
bersuara / bernada keras). Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti 
orang lain dengan tangan dan lidahnya". 


Sayyidina Umar ra juga menasehatkan “Orang yang tidak memiliki tiga perkara berikut, berarti 
imannya belum bermanfaat. Tiga perkara tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain: 
wara yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram / terlarang: dan akhlak mulia dalam 
bermasyarkat (bergaul) 


Rasulullah bersabda: “Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang 
lain.” (Shahih, HR. Muslim no. 91 dari hadits Abdullah bin Mas'ud). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya 
terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. kesombongan adalah menolak kebenaran dan 
meremehkan manusia” (HR. Muslim). 


Dalam sebuah hadits gudsi , Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda , “Allah berfirman, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7381 ) 


Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Barangsiapa merebutnya (dari 
Aku) maka Aku menyiksanya”. (HR. Muslim). 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: “Kemuliaan adalah sarung-Nya dan 
kesombongan adalah selendang-Nya. Barang siapa menentang-Ku, maka Aku akan 
mengadzabnya.” (HR Muslim). 


Para ulama tasawuf atau kaum sufi mengatakan bahwa hijab itu meliputi antara lain nafsu hijab, 
dosa hijab, hubbub al-dunya hijab, cara pandang terhadap figh yang terlalu formalistik juga hijab, 
terjebaknya orang dalam kenikmatan ladzatul “ibadah, sampai karomah juga bisa menjadi hijab, 
dll. Salah satu bentuk nafsu hijab terbesar itu justru kesombongan, karena sombong itu, membuat, 
manusia hanya melihat dirinya. Kita bisa bayangkan, kalau keadaan batin itu hanya melihat dirinya 
sendiri, orang lain tidak kelihatan, bagaimana dia bisa menyaksikan Allah dengan hatinya (ain 
bashiroh). 


Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi, mereka menyempal keluar 
(kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) yang disebut juga dengan khawarij. 
Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama'ah. Barangsiapa yang 
menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 2168). 


Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam Thabari 
rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama'ah adalah as- 
sawadul a'zham (mayoritas kaum muslim)“. 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat 
pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah as- 
sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al 
Lalika'i, Abu Nu'aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits 
Shohih). 


Ibnu Mas'ud radhiallahuanhu mewasiatkan yang artinya: "Al-Jama'ah adalah sesuatu yang 
menetapi al-hag walaupun engkau seorang diri” Maksudnya tetaplah mengikuti Al-Jamaah atau 
aS-sawad al a'zham (mayoritas kaum muslim) walaupun tinggal seorang diri di suatu tempat yang 
terpisah. Hindarilah firgoh atau sekte yakni orang-orang yang mengikuti pemahaman seorang 
ulama yang telah keluar (kharaja) dari pemahaman mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Dari Ibnu Sirin dari Abi Mas'ud, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya 
kepadanya ketika “Utsman dibunuh, untuk berpegang teguh pada Jama'ah, karena Allah tidak 
akan mengumpulkan umat Muhammad shalallahu “alaihi wa sallam dalam kesesatan. Dan dalam 
hadits dinyatakan bahwa ketika manusia tidak mempunyai imam, dan manusia berpecah belah 
menjadi kelompok-kelompok maka janganlah mengikuti salah satu firgah/sekte. Hindarilah semua 
firgah/sekte itu jika kalian mampu untuk menghindari terjatuh ke dalam keburukan”. 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) salah 
satunya dikarenakan salah memahami firman Allah ta'ala yang artinya “Dan jika kamu menuruti 
kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan 
Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah 
berdusta (terhadap Allah)” (AS Al An'aam (6J:116). 


Yang dimaksud “menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi” adalah menuruti kaum 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7382 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


musyrik. Hal ini dapat kita ketahui dengan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya pada surat 
tersebut. 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
mereka merasa sebagai yang dimaksud dengan Al Ghuroba atau orang-orang yang asing 
sebagaimana hadits berikut : 


Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar semuanya dari 
Marwan al-Fazari, Ibnu Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid -yaitu 
Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan 
asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing.” (HR Muslim 208). 


Ghuroba atau "orang-orang yang terasing" dalam hadits tersebut bukanlah mereka yang 
mengasingkan diri dari para ulama yang sholeh atau mereka yang menyempal dari mayoritas 
kaum muslim (as-sawadul a'zham). 


Hal yang dimaksud dengan ghuroba adalah semakin sedikit kaum muslim yang sholeh diantara 
mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham). 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam besabda “Orang yang asing, orang-orang yang berbuat 
kebajikan ketika manusia rusak atau orang-orang shalih di antara banyaknya orang yang buruk, 
orang yang menyelisihinya lebih banyak dari yang mentaatinya”. (HR. Ahmad). 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan 
asing dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi 
orang-orang yang asing”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ?”. 
Beliau bersabda, “Mereka yang memperbaiki dikala rusaknya manusia”. (HR. Ibnu Majah dan 
Thabrani. 


Pada akhir zaman salah satu tandanya adalah semakin sulit ditemukan muslim yang sholeh 


Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam), beliau 
berkata:” (Pada suatu hari) Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya 
dengan keadaan cemas sambil bersabda, “La ilaha illallah, celaka (binasa) bangsa Arab dari 
kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian 
dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari 
yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab 
binti Jahsy) lalu bertanya, Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami 
masih ada orang-orang yang shaleh?” Lalu Nabi Shallallahu “Alaihi wa Sallam bersabda, Ya, 
jikalau kejahatan sudah terlalu banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim). 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
beranggapan mayoritas kaum muslim telah rusak. 
Ike Span SE JT ad op dal ge ya ot tan 2P Kahani Sl Won ah gg Kalu Gp ADI Aa Wi 
Ta Do IA ta Pa aa al ida DA de AI Aa da Tiga eh ae 
HA pad Al Sila Jr! JG 8) JG ella ale ad 
Telah menceritakan kepada kami “Abdullah bin Maslamah bin @a'nab: Telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Salamah dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia 
berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: Demikian juga diriwayatkan dari jalur 
lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, Aku membaca Hadits 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7383 ) 


Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda: Apabila ada seseorang yang berkata, “Celakalah (rusaklah) manusia', 
maka sebenarnya ia sendiri yang lebih celaka (rusak) dari mereka. (HR Muslim 4755). 


Mereka menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) karena 
menuhankan pendapat (kaum) mereka sendiri (istibdad bir ro'yi) sehingga merasa (kaum) mereka 
pasti masuk surga. 


Sayyidina Umar ra menasehatkan “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga 
terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang cerdas 
sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan bahwa dirinya pasti 
masuk surga, dia akan masuk neraka". 


Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


2390. PERUBAHAN POLA PEMIKIRAN DALAM DUNIA 
ISLAM 


Kalau kita telusuri akar permasalahan dalam dunia Islam yang timbul pada masa sekarang, salah 
satu sebabnya adalah dikarenakan para ahli ilmu (ulama) mengikuti dan meneladani pola 
pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah. 


Abul Abbas bin Abdul Halim bin Abdullah bin Muhammad Ibn Taimiyyah lahir dari lingkungan 
mazhab Hanbali. Ayahnya, Shihabuddin bin Abdul Halim, adalah seorang ulama Hanbali. 
Kakeknya, Majduddin bin Abdullah, juga adalah ulama besar Hanbali. Demikian pula dengan 
pamannya, Fakhruddin bin Abdul Salam. Dia sendiri tidak pernah mengklaim diri sebagai ulama 
Hanbali. 


Ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama pelopor perubahan pemikiran atau pembaharuan agama 
(modernisasi agama) dalam rangka membasmi pemikiran-pemikiran taklid kepada Imam Mazhab 
yang empat. Sebagian besar tulisan atau kitab yang ditulisnya tidak merujuk kepada Imam 
Mazhab yang empat. 


Beliau menggerakan cara mendalami ilmu agama lebih bersandarkan dengan muthola'ah 
(menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran sendiri bermazhab dzahiriyyah 
yakni berpendapat, berfatwa, beragidah (beri'tigod) selalu berpegang pada nash secara dzahir dari 
sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja 


Pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah diikuti oleh "murid" atau pengikutnya yang tidak pernah 
bertemu muka karena masa kehidupannya terpaut 350 tahun yakni ulama Muhammad bin Abdul 
Wahhab , ulama yang dikenal mendalami ilmu agama secara otodidak (shahafi) sebagaimana 
yang dapat diketahui dari http://suryadhie.wordpress.com/2007/08/16/artikel-tokoh-islam-ulama- 
islam/ 


kekkk keke 


awal kutipan 


Lengkaplah sudah ilmu yang diperlukan oleh seorang yang pintar yang kemudian 
dikembangkan sendiri melalui metode otodidak (belajar sendiri) sebagaimana lazimnya para 
ulama besar Islam mengembangkan ilmu-ilmunya. Di mana bimbingan guru hanyalah sebagai 
modal dasar yang selanjutnya untuk dapat dikembangkan dan digali sendiri oleh yang 
bersangkutan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(738 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Guran dengan 
akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. 
Ahmad) 


Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadits layak disebut ahli hadits 


Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu melalui kitab 
saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-majlis ulama, 
maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya sebagai ilmu, mereka 
menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim... Para ulama menilai orang semacam ini 
sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil dari kalimat tashhif, yang artinya 
adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak mendengar langsung dari para ulama, 
maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, Sanad dalam riwayat menurut pandangan 
kami adalah untuk menghindari kesalahan semacam ini” (Mashadir asy-Syi'ri al-Jahili 10) 


Selain itu ulama-ulama yang mengikuti pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah adalah ulama 
Jamaluddin Al-Afghani dan ulama Muhammad Abduh yang berkecimpung dalama pergerakan 
(harakah) atau perpolitikan yang membutuhkan kendaraan organisasi, kelompok atau jama'ah 
minal muslimin. 


Berbeda dengan para pengikut ajaran ulama Muhammad bin Abdul Wahhab yang pada umumnya 
mengharamkan berorganisasi atau berkelompok atau berjama'ah minal muslimin dan memberikan 
sebutan sebagai hizbiyyah atau hizbiyyun 


Pengharaman berorganisasi atau berkelompok atau berjama'ah minal muslimin pada hakikatnya 
dalam rangka menjaga kelanggengan kekuasaan kerajaan dinasti Saudi karena dikhawatirkan 
akan timbul pemimpin informal dari organisasi atau kelompok. 


Salah satu contoh penjelasan hubungan pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah dengan ulama 

Muhammad Abduh diuraikan dalam tulisan pada : 

http://www.geocities.ws/abu amman/Pembelaan.html 

Tentang ulama Muhammad Abduh yang dapat kita ketahui sedikit tentang beliau dari percakapan 

antara Syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani al-Syafi'i, dengan Syaikh Rasyid Ridha yang kami kutip 

dari : 

http://santrigenggong.wordpress.com/2011/07/13/seri-kontra-wahabi-cerdas-bermadzhabdari-s 

e2”680”59cbuku-pintar-berdebat-dengan-wahhabivbe2448069d-karya-ust-muhammad-idrus-ramli/ 

"“"## awal kutipan 
Dalam mukaddimah kitab al-Ugud al-Lu'luiyyah fi al-Madaih al-Nabawiyyah, Syaikh Yusuf bin 


Ismail al-Nabhani berkata: “Ketika saya berkumpul dengan Syaikh Rasyid Ridha, saya 
berdialog dengannya tentang pribadi Syaikh Muhammad Abduh, gurunya. Saya berkata: 


kekkk 


“Kalian menjadikan Syaikh Muhammad Abduh sebagai panutan dalam agama kalian, dan 
kalian mengajak manusia untuk mengikuti kalian. Ini jelas tidak benar. 


Syaikh Muhammad Abduh itu bukan orang yang konsisten memelihara kewajiban-kewajiban 
agama. la tidak sah menjadi panutan dalam agama. Sebagaimana dimaklumi dan diakui oleh 
semua orang, Abduh seringkali meninggalkan shalat fardhu tanpa ada uzur. Saya sendiri 
pernah menemaninya dari pagi hari sampai menjelang maghrib, di rumah seorang laki-laki 
yang mengundang kami di Jabal Lebanon. Abduh tidak shalat zhuhur dan ashar, tanpa ada 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7385 ) 


uzur. Bahkan ia sehat sekali. Dan ia melihat saya shalat zhuhur dan ashar, tetapi ia tidak 
melakukannya.” 


Mendengar pernyataan saya, Syaikh Rasyid Ridha mengakui bahwa Abduh memang sering 
meninggalkan shalat fardhu tanpa ada uzur. Akan tetapi Rasyid Ridha masih membelanya 
dengan memberikan jawaban: “Barangkali madzhab beliau membolehkan jama' shalat di 
rumah (fi al-hadhar).” 


Saya merasa heran dengan jawaban Rasyid ini. Karena jama' shalat itu hanya dibolehkan 
dalam bepergian, ketika turun hujan dan sedang sakit menurut sebagian imam mujtahid, 
antara zhuhur dan ashar, serta antara maghrib dan isya', sebagaimana hadits shahih dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat bahwa 
zhuhur dan ashar boleh dijama' dengan maghrib dan isya. Oleh karena itu, kami sulit 
menerima jawaban Rasyid Ridha. 


Saya berkata kepada Syaikh Rasyid Ridha: “Lagi pula Syaikh Muhammad Abduh tidak pernah 
menunaikan ibadah haji ke baitullah di tanah suci, padahal ia mampu melakukannya. Dengan 
kemampuan yang ia miliki, berupa kekuatan fisik dan finansial, ia seringkali pergi ke Paris, 
London dan negara-negara Eropa lainnya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk 
menunaikan ibadah haji, padahal negaranya dekat dengan Makkah. Jadi tidak diragukan lagi, 
bahwa ia telah memikul dosa yang sangat besar dan meninggalkan salah satu rukun Islam”. 


Kekek kekkk 


akhir kutipan 


Selain itu , orang-orang yang mengikuti pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah adalah kaum 
liberal yakni mereka yang memahami Al @ur'an dan As Sunnah sesuai semangat kebebasan 
mereka yang mereka katakan menyesuaikan dengan kemajuan zaman 


Charles Cruzman mengemukakan teori tentang asal muasal kaum liberal dan fundamentalis yang 
berakar pada pemikiran yang sama. Keduanya berangkat dari kegelisahan untuk melakukan 
perubahan. Bedanya adalah bahwa jika kaum liberal melakukan perubahan dengan menatap ke 
depan sambil membawa masa lalu yang relevan, sementara kaum fundamentalis sepenuhnya 
kembali ke masa lalu. 


Kaum fundamentalis adalah mereka kembali ke masa lalu tanpa mengikuti Imam Mazhab yang 
empat. 


Padahal pendapat ulama Ibnu Taimiyyah telah banyak menyelisihi pendapat para ulama 
terdahulu. Sebagaimana bantahan para ulama terdahulu yang dapat diketahui contohnya dalam 
tulisan pada : 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib 
dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20 menjelaskan dalam kitab-kitab beliau seperti “al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi 
Syubhati man gala Bid'ah at-Talaffuzh bian-Niyah', “Nur al-Syam'at fi Ahkam al-Jum'ah' bahwa 
pemahaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Goyyim Al Jauziah menyelisihi pemahaman Imam Mazhab 
yang empat. 

Beliau (Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamy) berkata ” Maka berhati-hatilah kamu, jangan kamu 
dengarkan apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul @oyyim Al-Jauziyyah dan 
selain keduanya dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan 
Allah telah menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7386 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


penghalang atas pandangannya. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk atas orang yang 
telah Allah jauhkan?”. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203) 

Begitupula dalam kitab “Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah” karya Hadratusy Syeikh Hasyim 
Asy'ari (pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan pendiri organisasi 
Nahdhatul Ulama) halaman 9-10 diterangkan sebagai berikut: 


kekk Kekek 


awal kutipan 
9 Tea op KAL Sa Ula ALS op MAL ky oya Ugly, Ly Udi, y olas Aa CET, Oyasa BB ia 3 

9 da de AI Syry BB pian yA 9, db AS O pakai SA Le Iya pab, SA Ak Gay mai opal oksali 
lag dal AI JB il ad Boy (ET UT lite jiue ISI y 1 AJ 3 end oil JB, 01) S3 Led A jille ), ala 
At # ai AYI oa Pal Jl , oraludi plrb Le UUS OS, Aelb 

Sebagian lagi ada golongan yang mengikuti kepada pendapat Muhammad Abduh dan Rosyid 
Ridho. Mereka mengikuti kepada perbuatan bid'ah Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi, 
Ahmad Ibnu Taimiyah, dan kedua muridnya, Ibnul @oyyim dan Ibnu Abdil Hadi. Golongan ini 
mengharamkan apa yang telah disepakati oleh mayoritas umat Islam untuk dilaksanakan 


sebagai sunnah Nabi, seperti berziarah ke makam Rasulullah. Mereka menolak semua hal 
yang telah disebutkan di atas dan hal-hal lainnya. 


Ibnu Taimiyah dalam kitab “Fatawi”-nya berpendapat: Apabila seseorang melakukan ziarah ke 
makam Rasulullah, karena yakin bahwa ziarah itu perbuatan taat, ziarah yang dianggapnya 
menurut Ibnu Taimiyah adalah haram yang telah disepakati oleh kaum muslimin, maka 
ziarahnya adalah perbuatan yang haram secara pasti. 
Opal! kl A8 dapil Ill y 1 SL YI ya ya SAI sela Blend Alay 3 sadel il CL AAS mbl UNA JU 
(edema. SUS Ca Y G3 Aas EL aka Tatas 3 Oral! 3 Kadi 3 Kamp IS, Ulos 4 Lila pia HS 
Hekalis Ras DB Una gama pb BL Oggis 3, Lilo 4 Lila gala! O pada , pisah Opal GP AL, aa AI , 
seri slinual! Alay Ogat 3 Wgyds 9, Llaidl Ogah 4 mede Uyalu ,, Aga yel 0 US 3 PN 
AI Ie Ogaks , Polad G2 Oya 3 PE AL, slah! 4 Balai #UII Ula Oya , 2 JA Lo yeg 2 ma jai 
Abtl yg ebd PUSI da OA Ol AI 08 el) yA ANU Opa (AI Oya, O sales 2 4 UI 
OS yr eliddl 3 PL HI JB, SAY 3 padi Jt ya Al aga Ia: AB, Op BI Aga By, LAS 
AAN JB, Ali Spa II ea Bolak ya Corakuah! Ot Oi Le Usa gal O Jeau 8 9, pl AS olah eana 
Sit ia Ol Olesi Anya EL Ilas JB LS Ala Ol pewabl 3 pel Il AI pn ab yi Anh BI de DL 
paabi 9 pdl 3 skok! 4 8 aa 
Menurut Al-Allamah Syeikh Muhammad Bahit Al-Hanafi Al-Muthi'i dalam kitabnya yang 
bernama “Tathirul Fu'adi min Danasil I'tigod” (Mensucikan Hati Dari Keyakinan Yang Kotor), ia 
berpendapat: “Bahwa golongan ini merupakan cobaan besar bagi umat Islam yang salaf 
(tempo dulu) maupun yang kholaf (modern)”. Mereka adalah aib, pemecah belah umat, dan 
sebagai organ yang rusak yang harus dipotong, sehingga tidak menular ke organ lainnya. Ia 
bagaikan penyakit kusta yang harus dihindari. Mereka adalah golongan menjadikan agama 
sebagai permainan. Mereka mencaci maki ulama salaf dan ulama kholaf, mereka sambil 


berkata: Mereka semuanya tidak ma'shum (tidak terpelihara dari perbuatan dosa), maka tidak 
layak untuk mengikutinya dan tidak ada bedanya yang hidup dan yang mati. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7387 ) 


Golongan tersebut mendiskreditkan ulama dan menciptakan persoalan-persoalan syubhat, 
kemudian menyebarkannya secara luas ke masyarakat awam supaya orang awam tidak 
mengerti terhadap kekuarangan yang ada pada golongan tersebut. Tujuan mereka... adalah 
menebar permusuhan dan kebencian. Mereka berkeliling di atas muka bumi untuk 
menciptakan kerusakan. Mereka berkata bohong tentang Allah, padahal mereka tahu tentang 
hal yang sebenarnya. Mereka berdalih sedang melakukan “amar marruf nahyi 
munkar” (memerintah kebaikan dan mencegah kemunkaran). Mereka mengajak manusia 
mengikuti agama yang mereka jalankan dan menjauhkan bid'ah (menurut mereka). Padahal, 
Allah tahu bahwa mereka adalah para pendusta. Menurut pendapat saya, sangat mungkin 
mereka adalah para pelaku bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka. 


Imam @adhi 'Iyadh berkata: Kehancuran terbesar dalam agama sampai urusan dunia adalah 
karena ulah perbuatan mereka dengan menimbulkan permusuhan antar umat Islam, yang 
menyebabkan mereka terperangkap dalam masalah urusan dunia. 


kekkk Kekek 


akhir kutipan 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyyah menisbahkan kepada Imam Ibn 
'Uyainah, beliau berkata: “Hadits itu menyesatkan kecuali bagi para fugaha (ahli figih)” 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab tersebut lalu mensyarahkan perkataan itu : “Sesungguhnya 
hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Guran dari sudut bahwa 
keduanya mengandung lafaz umum yang maknanya khusus begitu juga sebaliknya, bahkan ada 
juga yang mengandung nasikh mansukh yang tidak layak lagi beramal dengannya. Bahkan dalam 
hadits juga mengandung lafaz-lafaz yang dzahirnya membawa kepada tasybih seperti hadits 
yanzilu Rabbuna... yang mana tidak diketahui maknanya melainkan golongan fugaha' (ahli figh). 
Berbeda dengan mereka yang sekedar mengetahui apa yang dzahir daripada hadits-hadits 
(khususnya mutasyabihat) sehingga akhirnya dia (yang hanya faham hadits-hadits mutasyabihat 
dengan makna dzahir) pun sesat seperti yang berlaku pada sebahagian ahli hadits terdahulu dan 
masa kini seperti Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya.” (Al-Fatawa Al-Hadithiyyah halaman 202). 


Imam Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab yang sama pada halaman 116, berkata dengan menukil 
permasalahan-permasalahan Ibnu Taimiyyah yang menyalahi kesepakatan umat Islam, yaitu : 
(lbnu Taimiyyah telah berpendapat) bahwa alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan 
selalu makhluk bersama Allah. Ia telah menyandarkan alam dengan Dzat Allah Subhanahu wa 
Ta'ala bukan dengan perbuatan Allah secara ikhtiar, sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan 
yang demikian itu. Ibnu Taimiyyah juga berkeyakinan adanya jisim pada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala arah dan perpindahan. Ia juga berkeyakinan bahwa Allah tidak lebih kecil dan tidak lebih 
besar dari Arsy. Sungguh Allah maha Suci atas kedustaan keji dan buruk ini serta kekufuran yang 
nyata. 


Ulama Ibnu Taimiyyah terjerumus kekufuran dalam i'tigod yang mengakibatkan beliau diadili oleh 
para godhi dan para ulama ahli figih dari empat mazhab dan diputuskan hukuman penjara agar 
ulama Ibnu Taimiyyah tidak menyebarluaskan kesalahapahamannya sehingga beliau wafat di 
penjara. 


Pada hakikatnya cara mengangkat kembali pola pemahaman ulama Ibnu Taimiyyah adalah 
bagian dari hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi 
atau yang kita kenal sekarang sebagai kaum Zionis Yahudi. 


Protokol Zionis yang ketujuhbelas 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7388 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


...Kita telah lama menjaga dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para ulama non-Yahudi 
(termasuk Imam Mazhab yang empat) dalam rangka menghancurkan misi mereka, yang pada 
saat ini dapat secara serius menghalangi misi kita. Pengaruh mereka atas masyarakat mereka 
berkurang dari hari ke hari. Kebebasan hati nurani yang bebas dari paham agama telah 
dikumandangkan dimana-mana. Tinggal masalah waktu maka agama-agama itu akan 
bertumbangan..... 


Contoh hasutan "Padahal orang-orang yang bersandar kepada mazhab Asy'ari dan pengikut 
mazhab yang empat adalah bersandar kepada pribadi-pribadi yang tidak maksum" 


Imam Mazhab yang empat memang tidak maksum namun Imam Mazhab yang empat sejak 
dahulu kala sampai pada masa kini, telah diakui oleh jumhur ulama sebagai ulama yang 
berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Disamping itu Imam Mazhab yang empat masih 
bertemu dengan Salafush Sholeh. 


Jadi gerakan hasutannya adalah agar umat Islam seluruhnya berupaya menjadi imam mujtahid. 


Padahal tidak mungkin orang awam (bukan ahli istidIal) akan sanggup menjadi Imam Mujtahid. 
Kalau orang awam (bukan ahli istidIal) mencoba hendak menjadi mujtahid maka akan rusaklah 
agama, akan hancurlah agama dan akan porak porandalah hukum-hukum agama Islam yang suci. 
Ini masuk akal. 


Dapatkah orang yang tidak pernah belajar hukum akan menjadi hakim yang baik dalam negara 
Hukum ? Sudah pasti tidak. 


Manakala ada orang yang bukan ahli hukum mencoba menjadi hakim, maka hukum itu akan 
diinjak-injaknya dan ia akan menjalankan “Hukum Rimba”, yang berdasarkan siapa kuat siapa di 
atas. 


Di dalam hukum Islam juga begitu. Setiap orang yang hendak menjadi Imam Mujtahid, yaitu 
orang-orang yang bertugas mengeluarkan hukum dari dalam Al-@uran dan Hadits, maka orang itu 
harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Muhammad Nuh 
Addawami 


kekkk 


kekkkk 


awal kutipan 


a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-guran dan as- 
sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam dalam 
bahasa Arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, 
mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya 
arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama 
nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi'). 


b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul figh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-@uran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai 
sifat lafad-lafad dalam al-@uran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam seperti yang telah 
dikatakan tadi yang masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di 
dalamnya. 


c. Mengetahui dan menguasai dalil “agli penyelaras dalil nagli terutama dalam masalah- 
masalah yaginiyah gath'iyah. 


d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al- 
wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-@uran maupun dalam as- 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7389 ) 


Sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-Sunnah. 


e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum 
dari al-Guran dan as-Sunnah. 


Bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarana untuk menggali hukum-hukum dari al- 
@uran dan as-Sunnah dalam masalah-masalah ijtihadiyah padahal dia ingin menerima risalah 
Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam secara utuh dan kaffah, maka tidak ada jalan lain 
kecuali taglid kepada mujtahid yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya. 


Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu: 
- Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, 

- Imam Malik bin Anas: 

- Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i : dan 

- Imam Ahmad bin Hanbal. 


Mengharamkan taglid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba' dalam arti mengikuti pendapat orang 
disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa 
sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. 


Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat 
Hasyiyah ad-Dimyathi “ala syarh al- Waragat hal 23 pada baris ke-12). 


Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja 
dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. 
Dalam artian mereka sama-sama mugallid, sama-sama taglid dan memerima pendapat orang 
tanpa mengetahui dalilnya. 


pu 


Yang disebut muttabi' “bukan mugallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal 
(mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidlal dengan segala 
kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. 


Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar 
atau membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk 
ahli istidlal maka dia tidak termasuk muttabi' yang telah terbebas dari ikatan taglid. 


Pendek kata arti ittiba' yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang 
mujtahid mengikuti ijtihad mujtahid yang lain 


keke kekkk 


akhir kutipan 
Contohnya, Asy Syaikh Al Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Hazm -rahimahullah mengatakan 


keke keke 


awal kutipan 


"Rukun atau pilar penyangga yang paling besar di dalam bab "jtihad" adalah mengetahui nagl. 
Termasuk di antara faedah ilmu nagl ini adalah mengetahui nasikh dan mansukh. Karena 
untuk memahami pengertian khitab-khitab atau perintah-perintah itu amatlah mudah, yaitu 
hanya dengan melalui makna lahiriah (makna tersurat) dari berita-berita yang ada. Demikian 
pula untuk menanggung bebannya tidaklah begitu sulit pelaksanananya. 


Hanya saja yang menjadi kesulitan itu adalah mengetahui bagaimana caranya mengambil 
kesimpulan hukum-hukum dari makna yang tersirat di balik nas-nas yang ada. Termasuk di 
antara penyelidikan yang menyangkut nas-nas tersebut adalah mengetahui kedua perkara 
tersebut, yaitu makna lahiriah dan makna yang tersirat, serta pengertian-pengertian lain yang 
terkandung di dalamnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7390 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sehubungan dengan hal yang telah disebutkan di atas, ada sebuah atsar yang bersumber dari 
Abu Abdur Rahman. ia telah menceritakan bahwa sahabat Ali ra, berjumpa dengan seorang 
gadi atau hakim, lalu Ali ra bertanya kepadanya "Apakah kamu mengetahui masalah nasikh 
dan masukh?" Si @adi tadi menjaab: "Tidak". Maka Ali ra menegaskan "Kamu adalah orang 
yang celaka dan mencelakakan" 


kekkk kekkk 


akhir kutipan 


Oleh karenanya setelah masa kehidupan Imam Madzhab yang empat, para mufti yakni orang 
yang fagih untuk membuat fatwa selalu merujuk kepada salah satu dari Imam Madzhab yang 
empat. 


Berikut kami kutipkan tulisan tentang tingkatan mufti dalam madzhab As Syafi'i dari : 
http://almanar.wordpress.com/2010/09/21/tingkatan-mufti-madzhab-as-syafi'i/ 
“““# awal kutipan 


Imam An Nawawi menyatakan dalam Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab (1/71), mengenai 
tingkatan mufti dalam madzhab As Syafi'i. Merujuk kepada pendapat Al Hafidz Ibnu Shalah, 
beliau membagi mufti dalam madzhab menjadi beberapa kelompok: 

1. Mufti Mustadil 

2. Mujtahid Madzhab 

3. Ashab Al Wujuh 

4. Mujtahid Fatwa 

5. Mufti Mugallid 


1. Mufti Mustadil 


Mufti mustagil adalah mufti yang berada dalam peringkat tertinggi dalam madzhab, Ibnu 
Shalah juga menyebutkannya sebagai mujtahid mutlag. Artinya, tidak terikat dengan madzhab. 
Bahkan mujtahid inilah perintis madzhab. Tentu dalam Madzhab As Syafi'i, mufti mustagil 
adalah Imam As Syafi'i. Imam An Nawawi sendiri menyebutkan pendapat beberapa ulama 
ushul bahwa tidak ada mujtahid mustagil setelah masa As Syafi'i. (lihat, Al Majmu' Syarh Al 
Muhadzdzab, 1/72) 


Keistimewaan mufti mustagil yang tidak dimiliki oleh tingkatan mufti di bawahnya adalah 
kemampuannya menciptakan metode yang dianut madzhabnya. 


2. Mujtahid Madzhab 


Yakni, mufti yang tidak taklid kepada imamnya, baik dalam madzhab (pendapat) atau dalilnya 
namun tetap menisbatkan kepada imam karena mengikuti metode imam. ( lihat, Al Majmu' 
Syarh Al Muhadzadzab, 1/72) 


Contoh ulama Syafi'iyah yang sampai pada derajat ini adalah Imam Al Muzani dan Al Buwaithi, 
sebagaimana disebutkan Nawawi Al Bantani dan Syeikh Ba'alawi (lihat, Nihayah Az Zain, hal. 
1 dan Bughyah Al Mustarsyidin, hal. 7) 


Sedangkan Imam An Nawawi juga menyebutkan bahwa Abu Ishag As Syairazi yang masa 
hidupnya jauh dari masa Imam As Syafi'i mengaku sampai pada derajat ini. (lihat, Al Majmu' 
Syarh Al Muhadzadzab, 1/72) 


Di kalangan muta'akhirin Imam As Suyuthi juga mengaku sampai pada derajat ini, 
sebagaimana disebutkan Syeikh Ba'alawi. (lihat, Bughyah Al Mustarsyidin, hal. 7) 


kekkk 


Mufti golongan inilah yang relevan bagi mereka perkataan Imam As Syafi'i yang melarang 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7391 


taklid, baik kepada beliau maupun kepada para imam lainnya, sebagaimana disebutkan Imam 
An Nawawi (lihat, Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/73). 


Dan hal itu tidak berlaku kepada ulama yang berada di bawah level ini, sebab itulah Ibnu 
Shalah sendiri berpendapat bahwa pelarangan taklid dari para imam tidak bersifat mutlak. 
(lihat, Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 1/72). 


Golongan ini pula yang menurut Ibnu Shalah dan Imam An Nawawi yang berhak mengoreksi 
pendapat Imam, di saat mereka mengetahui ada hadits shahih yang bertantangan dengan 
pendapat imam. Kenapa harus mereka? Karena bisa jadi imam sengaja meninggalkan hadits 
walau ia shahih dikarenakan manshukh atau ditakhsis, dan hal ini tidak akan diketahui kecuali 
yang bersangkutan telah menela'ah semua karya As Syafi'i dan para pengikutnya, dan hal ini 
amatlah sulit, menurut penilaian ulama sekaliber Inam An Nawawi sekalipun. (lihat, Al Majmu' 
fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/99 dan Ma'na Al Gaul Al Imam Al Muthallibi Idza Shahah Al Hadits 
fa Huwa Madzhabi) 


Jika sesorang sampai pada derajat ini, ia bisa menyelisihi pendapat imamnya sendiri, dan hal 
ini tidaklah jadi persoalan, karena sudah sampai pada derajat mujtahid walau tetap memakai 
kaidah imam. Tak heran jika beberapa pendapat Imam Al Muzani berbeda dengan pendapat 
Imam As Syafi'i seperti dalam masalah masa nifas, Imam As Syafi'i berpendapat bahwa 
maksimal masa nifas 60 hari sedangkan Al Muzani 40 hari. (lihat, Thabagat As Syafi'iyah Al 
Kubra, 2/106) 


3. Ashab Al Wujuh 


Ashab Al Wujuh, yakni mereka yang taklid kepada imam dalam masalah syara', baik dalam 
dalil maupun ushul Imam. Namun, mereka masih memiliki kemampuan untuk menentukan 
hukum yang belum disebutkan imam dengan menyimpulkan dan menkiyaskan (takhrij) dari 
pendapat Imam, sebagaimana para mujtahid menentukannya dengan dalil. Biasanya mereka 
mencukupkan diri dengan dalil imam. (lihat Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/73) 


Imam An Nawawi menyebutkan bahwa para ulama As Syafi'iyah yang sampai pada derajat ini 
adalah ashab al wujuh. Yakni mereka yang mengkiyaskan masalah yang belum di-nash oleh 
imam kepada pendapat imam. Sehingga, orang yang merujuk fatwa mereka pada hakikatnya 
tidak bertaklid kepada mereka, namun bertaklid kepada imam. (lihat, Al Majmu' fi Syarh Al 
Muhadzdzab, 1/73) 


Contoh dari para ulama yang mencapai derajat ini adalah Imam Al Gaffal dan Imam Abu 
Hamid atau Ahmad bin Bisyr bin Amir, Mufti Syafi'iyyah di Bashrah, sebagaimana disebutkan 
Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al Gurdi (lihat, Mukhtashar Al Fawaid Al Makiyyah, hal.53). 


4. Mujtahid Fatwa 


Golongan ini termasuk para ulama yang tidak sampai pada derajat ashab al wujuh, namun 
menguasai madzhab imam dan dalilnya serta melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat 
dalam madzhab. (lihat, Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/73) 


Perlu diketahui, dengan adanya mufti-mufti yang berada di atas tingkatan ini, dalam madzhab 
sudah banyak terjadi khilaf, baik antara imam dengan mujtahid madzhab juga disebabkan 
perbedaan kesimpulan para ashab al wujuh terhadap pendapat imam. Disinilah ulama pada 
tingkatan ini berperan untuk mentarjih. 


Nawawi Al Bantani dan Syeikh Ba'alawi menyebutkan bahwa yang berada dalam tingkatan ini 
Imam Ar Rafi'i dan Imam An Nawawi yang dikenal sebagai mujtahid fatwa.(lihat, An Nihayah, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7392 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


hal. 7 dan Al Bughyah, hal. 7) 


Hal ini nampak dalam corak karya Ar Rafi'i seperti Al Aziz fi Syarh Al Wajiz, juga karya Imam 
An Nawawi seperti Raudhah At Thalibin dan Minhaj At Thalibin. Sehingga bagi para penuntut 
ilmu jika ingin mengetahu perkara yang rajih dalam madzhab bisa merujuk kepada buku-buku 
tersebut. 


5. Mufti Mugallid 


Tingkatan mufti dalam madzhab yang paling akhir adalah mereka yang menguasa madzhab 
baik untuk masalah yang sederhana maupun yang rumit. Namun tidak memiliki kemampuan 
seperti mufti-mufti di atasnya. Maka fatwa mufti yang demikian bisa dijadikan pijakan 
penukilannya tentang madzhab dari pendapat imam dan cabang-cabangnya yang berasal dari 
para mujtahid madzhab. (lihat, Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/74) 


Ibnu Hajar Al Haitami, Imam Ar Ramli dan As Subramilsi termasuk kelompok mufti Mugallid, 
walau sebagian berpendapat bahwa mereka juga melakukan tarjih dalam beberapa masalah. 
(lihat, Nihayah Az Zain, hal. 7 dan Bughyah Al Mustarsyidin, hal 7) 


Jika tidak menemui nugilan dalam madzhab, maka ia tidak boleh mengeluarkan fatwa, kecuali 
jika mereka memandang bahwa masalahnya sama dengan apa yang nash madzhab, boleh ia 
mengkiyaskannya. Namun, menurut Imam Al Haramain, kasus demikian jarang ditemui. (lihat, 
Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/73). 


Namun tentunya tidak boleh berfatwa dengan semua pendapat tanpa melihat mana yang rajih 
menurut madzhab. Syeikh Ba' alawi menilai orang yang demikian sebagai orang yang bodoh 
dan menyelisihi ijma. (lihat, Bughyah Al Mustarsyidin, hal. 9) 


Jika demikian, para mufti yang berada di jajaran ini akan banyak berinteraksi dengan karya- 
karya para mujtahid fatwa, yang telah menjelaskan pendapat rajih dalam madzhab. 


Imam An Nawawi menyebutkan bahwa para mutfti selain mufti mustagil, yang telah disebutkan 
di atas termasuk mufti muntasib, dalam artian tetap menisbatkan diri dalam madzhab. Dan 
semuanya harus menguasai apa yang dikuasai oleh mufti mugallid. Barang siapa berfatwa 
sedangkan belum memenuhi syarat di atas, maka ia telah menjerumuskan diri kepada hal 
yang amat besar! (lihat, Al Majmu' fi Syarh Al Muhadzdzab, 1/74) 


Tentu, amat tidak mudah untuk masuk jajaran mufti di atas hatta mufti mugallid jika orang 
sekaliber Ibnu Hajar Al Haitami dan Imam Ar Ramli masih dinilai berada dalam tingkatan itu! 


Namun ironisnya banyak anak-anak muda yang baru mencari ilmu dengan tanpa beban 
menyesat-nyesatkan siapa saja yang bertaklid. Kemudian menyerukan untuk mentarjih 
pendapat sesuai berdasarkan dalil yang ia pahami seakan-akan ia setingkat dengan Imam An 
Nawawi, atau bahkan menggugurkan pendapat mujtahid mustagil dengan berargumen, idza 
shahah al hadits fahuwa madzhabi (jika suatu hadits shahih maka itulah madzhabku), seakan- 
akan ia satu level dengan Imam Al Muzani! Padahal yang bersangkutan belum menghatamkan 
dan menguasai kitab figih yang paling sederhana sekalipun dalam madzhab. 


Mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal yang demikian. Dan tetap bersabar untuk terus 
mencari ilmu, hingga sampai kepada kita keputusan Allah, sampai dimana ilmu yang mampu 
kita serap dan kita amalkan. 


“““## akhir kutipan 


kekkk 


Dapat kita temukan mereka mengutip perkataan Imam Syafi'i ra seperti 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7393 ) 


SEba pd Ad pa ISI 
“Jika suatu hadits shahih maka itulah madzhabku”. dan juga, 
CAB Legong krg Aas AI Ip AI Sya) Rian Idi elang dat AI Ip AO Jang Rian Soe GUS 3 Fake If 


” Jika kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah shallahu 
'alayhi wa sallam, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah itu dan tinggalkan perkataanku itu”. 


Banyak kalangan yang tidak memahami dengan benar perkataan Beliau. Sehingga, jika yang 
bersangkutan menemukan sebuah hadits shahih yang menurut pemahaman mereka bertentangan 
dengan pendapat mazhab Syafi'i maka yang bersangkutan langsung menyatakan bahwa 
pendapat mazhab itu tidak benar, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa hadits shahih 
adalah mazhab beliau. 


Atau ketika seseorang menemukan sebuah hadits yang shahih, yang bersangkutan langsung 
mengklaim, bahwa ini adalah mazhab Syafi'i. 


Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Majmu' Syarh Al Muhadzab , tidak bisa sembarang orang 
mengatakan demikian. 


Al-lImam Nawawi menyebutkan beberapa syarat. “Sesungguhnya untuk hal ini, dibutuhkan 
seseorang yang memiliki tingkatan sebagai mujtahid dalam mazhab yang telah dijelaskan 
sebelumnya, dan dan ia harus berbaik sangka bahwa Imam Syafi'i belum sampai kepada hadits 
tersebut, atau belum mengetahui keshahihan hadits itu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh 
seseorang yang telah menela'ah semua kitab-kitab milik Imam Syafi'i dan kitab-kitab para sahabat 
yang mengambil darinya, dan syarat ini sulit, serta sedikit orang yang sampai pada tingkatan ini. 
Syarat ini kami sebutkan karena, Imam Syafi'i tidak mengamalkan dhahir hadits yang telah beliau 
ketahui, akan tetapi ada dalil lain yang mencacatkan hadits itu, atau yang menasakh hadits itu, 
atau yang mentakhish atau yang menta'wilkan hadits itu. 


Perlu kita ingat bahwa hadits yang telah terbukukan dalam kitab-kitab hadits jumlahnya jauh di 
bawah jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hafidz (minimal 100.000 hadits) dan 
jauh lebih kecil dari jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hujjah (minimal 300.000 
hadits). Sedangkan jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Imam Mazhab yang empat, 
jumlahnya lebih besar dari jumlah hadits yang dikumpulkan dan dihafal oleh Al-Hujjah 


Asy-Syeikh Abu Amru mengatakan: "Barang siapa menemui dari Syafi'i sebuah hadits yang 
bertentangan dengan mazhab beliau, jika engkau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, dalam 
bab, atau maslah itu, maka silahkan mengamalkan hal itu" 


Ustadz Ahmad Sarwat,Lc,.,MA dalam tulisan pada http://www.rumahfigih.com/x.php? 
id-1357669611&title-adakah-mazhab-salaf.htm menuliskan 


keke kekkk 


awal kutipan 
Kerancuan Istilah Salaf 


Istilah “salaf artinya adalah sesuatu yang lampau atau terdahulu. Terjemahan salaf dalam 
bahasa Indonesia bisa bermacam-macam, seperti lampau, kuno,konservatif, konvensional, 
ortodhox, klasik, antik, dan seterusnya. 


Kalau kita lihat dari sisi ilmu hukum dan syariah, istilah salaf sebenarnya bukan nama yang 
baku untuk menamakan sebuah medote istimbath hukum. Istilah salaf hanya menunjukkan 
keterangan tentang sebuah kurun waktu di zaman yang sudah lampau. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7394 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kira-kira perbandingannya begini, kalau kita ingin menyebut skala panjang suatu benda dalam 
ilmu ukur, maka kita setidaknya mengenal ada dua metode ataubesaran, yaitu centimeter dan 
inchi. Di Indonesia biasanya kita menggunakan besaran centimeter, sedangkan di Amerika 
sana biasa orang-orang menggunakan ukuran inchi. Nah, tiba-tiba ada orang menyebutkan 
bahwa panjangnya meja adalah 20 'masa lalu. 


Lho? Apa maksudnya '20 masa lalu' ? 


Apakah istilah 'masa lalu' itu adalah sebuah besaran atau ukuran dalam mengukur panjang 
suatu benda? Jawabannya pasti tidak. Yang kita tahu hanya besaran 20 centimeter atau 20 
inchi, tapi kalau '20 masa lalu', tidak ada seorang pun yang mengenal istilah itu. 


Ya bisa saja sih segelintir orang menggunakan istilah besaran 'masa lalu'sebagai besaran 
untuk mengukur panjang suatu benda, tetapi yang pasti besaran itu bukan besaran standar 
yang diakui dalam dunia ilmu ukur. Jadi kalau kita ketoko material bangunan, lalu kita bilang 
mau beli kayu triplek ukuran 20 'masalalu', pasti penjaga tokonya bingung dan dahinya 
berkerut 10 lipatan. 


Mazhab Figih Yang Empat Adalah Salaf 


Sementara kita memperbincangkan bahwa salaf itu bukan nama sebuah sistem, sebenarnya 
justru keempat mazhab yang kita kenal itu hidupnya malah di masasalaf, alias di masa lalu. 


Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir hanya terpaut 70 tahun setelah RasulullahSAW wafat. 
Apalah seorang Abu Hanifah bukan orang salaf? Al-Imam Malik lahirtahun 93 hijriyah, Al-Imam 
Asy-Syafi'i lahir tahun 150 hijriyah dan Al-ImamAhmad bin Hanbal lahir tahun 164 hijriyah. 
Apakah mereka bukan orang salaf? 


Maka kalau ada yang bilang bahwa mazhab figih itu bukan salaf, barangkali dia perlu belajar 
sejarah Islam terlebih dahulu. Sebab mazhab yang dibuangnya itu ternyata lahirnya di masa 
salaf. Justru keempat mazhab figih itulah the real salaf. 


Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Gayyim dan Ibnu Hazm, kalau dilihat angka tahun lahirnya, 
mereka juga bukan orang salaf, karena mereka hidup jauh ratusan tahun setelah Rasulullah 
SAW wafat. Apalagi Syeikh Bin Baz, Utsaimin dan Al-Albani, mereka bahkan lebih bukan salaf 
lagi, tetapi malahan orang-orang khalaf yang hidup sezaman dengan kita. 


Sayangnya, Ibnu Taymiyah, Ibnul @ayyim, apalagi Bin Baz, Utsaimin termasukAl-Albani, tak 
satu pun dari mereka yang punya manhaj, kalau yang kita maksud dengan manhaj itu adalah 
arti sistem dan metodologi istimbath hukum yang baku. Bahasa mudahnya, mereka tidak 
pernah menciptakan ilmu ushul figih. Jadi mereka cuma bikin fatwa, tetapi tidak ada kaidah, 
manhaj atau polanya. 


Kalau kita ibaratkan komputer, mereka memang banyak menulis file word, tetapi mereka tidak 
menciptakan sistem operasi. Mereka punya banyak fatwa, mungkin ribuan, tetapi semua itu 
levelnya cuma fatwa, bukan manhaj apalagi mazhab. 

Bukan Salaf Tetapi Dzahihiri 

Sebenarnya kalau kita perhatikan metodologi istimbath mereka yang mengaku-ngaku sebagai 
salaf, sebenarnya metode mereka itu tidak mengacu kepada masa salaf. Kalau dipikir-pikir, 
metode istimbah yang mereka pakai itu lebih cenderung kepada mazhab Dzhahiriyah. Karena 
kebanyakan mereka berfatwa hanya dengan menggunakan nash secara Dzhahirnya saja. 


Mereka tidak menggunakan metode istimbath hukum yang justru sudah baku, seperti giyas, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7395 ) 


mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, mafhum dan manthug. Bahkan dalam banyak kasus, 
mereka tidak pandai tidak mengerti adanya nash yang sudah dinasakh atau sudah dihapus 
dengan adanya nash yang lebih baru turunnya. 


Mereka juga kurang pandai dalam mengambil metode penggabungan dua dalil atau lebih 
(tharigatul-jam'i) bila ada dalil-dalil yang sama shahihnya, tetapi secara dzhahir nampak agak 
bertentangan. Lalu mereka semata-mata cuma pakai pertimbangan mana yang derajat 
keshahihannya menurut mereka lebih tinggi. Kemudian nash yang sebenarnya shahih, tapi 
menurut mereka kalah shahih pun dibuang. 


Padahal setelah dipelajari lebih dalam, klaim atas keshahihan hadits itu keliru dan 
kesalahannya sangat fatal. Cuma apa boleh buat, karena fatwanya sudah terlanjur keluar, 
ngotot bahwa hadits itu tidak shahih. Maka digunakanlah metode menshahihan hadits yang 
aneh bin ajaib alias keluar dari pakem para ahli hadits sendiri. 


Dari metode kritik haditsnya saja sudah bermasalah, apalagi dalam mengistimbath hukumnya. 
Semua terjadi karena belum apa-apa sudah keluar dari pakem yang sudah ada. Seharusnya, 
yang namanya ulama itu, belajar dulu yang banyak tentang metode kritik hadits, setelah itu 
belajar ilmu ushul agar mengeti dan tahu bagaimana cara melakukan istimbath hukum. Lah ini 
belum punya ilmu yang mumpuni, lalu kok tiba-tiba bilang semua orang salah, yang benar 
cuma saya seorang. 

“““## akhir kutipan 


kekkk 


Prof. Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam As-Salafiyyah: Marhalah Zamaniyyah 
Mubarakah, La Mazhab Islami yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit 
Gema Insani Press menjelaskan bahawasanya, “istilah salaf itu bukanlah suatu mazhab dalam 
Islam, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian mereka yang mengaku sebagai salafi, tetapi 
istilah salaf itu sendiri merujuk kepada suatu zaman awal umat Islam". 


Zaid bin Tsabit RA berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda: Semoga Allah mengelokkan rupa orang yang mendengar Hadits dariku, lalu dia 
menghafalnya-dalam lafadz riwayat lain: lalu dia memahami dan menghafalnya- kemudian dia 
menyampaikannya kepada orang lain. Terkadang orang yang membawa ilmu agama 
menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya,dan terkadang orang yang membawa 
ilmu agama tidak memahaminya” (Hadits ShahihRiwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad- 
Darimi, Ahmad, Ibnu Hibban,at-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabir, dan imam-imam lainnya). 


Dari hadits tersebut kita paham memang ada perawi yang sekedar menghafal saja tanpa 
memahami hadits yang dihafalnya. Pada hakikatnya, sebagian besar yang disampaikan oleh para 
perawi hadits adalah perkataan Rasulullah bukan hasil pemahaman atau ijtihad dan istinbat dari 
para perawi hadits. 


Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah al-Muhadzdzab berkata “dan tidak boleh bagi orang awam 
bermazhab dengan mazhab salah seorang dari pada imam-imam di kalangan para Sahabat 
radhiallahu “anhum dan selain mereka daripada generasi awal,walaupun mereka lebih alim dan 
lebih tinggi darajatnya dibandingkan dengan (ulama') selepas mereka: hal ini karena mereka tidak 
meluangkan masa sepenuhnya untuk mengarang (menyusun) ilmu dan meletakkan prinsip-prinsip 
asas/dasar dan furu'/cabangnya. Tidak ada salah seorang daripada mereka (para sahabat) 
sebuah mazhab yang dianalisa dan diakui. Sedangkan para ulama yang datang setelah mereka 
(para sahabat) merupakan pendukung mazhab para Sahabat dan Tabien dan kemudian 
melakukan usaha meletakkan hukum-hukum sebelum berlakunya perkara tersebut, dan bangkit 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7396 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menerangkan prinsip-prinsip asas/dasar dan furu'/cabangilmu seperti (Imam) Malik dan (Imam) 
Abu Hanifah dan selain dari mereka berdua.” 


Hal yang perlu kita ingat bahwa kitab hadits dan apa yang disampaikan oleh ahli hadits pada 
hakikatnya sebatas meriwayatkan hadits bukan menjelaskan terhadap matan/redaksi hadits. 


Begitupula kitab tafsir bil matsur yakni menafsirkan Al @uran dengan Al @ur'an, atau dengan as- 
Sunnah pada hakikatnya hanya sebatas meriwayatkan belum menjelaskan. 


Termasuk kitab Al Umm, kitab yang disusun bersama murid Imam Syafi'i adalah kitab induk atau 
kitab sumber atau kumpulan “bahan mentah” serupa dengan kitab hadits hanya sebatas 
meriwayatkan belum termasuk penjelasan atau hasil ijitihad dan istinbat. 


Kita dapat mengambil pelajaran dari Somalia bahwa kehancuran negara tersebut terjadi 
diakibatkan orang-orang yang memaksakan syariat Islam bersandarkan mutholaah (menelaah 
kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikirannya masing masing sehingga timbul 
perselisihan di antara faksi. 


Sebagaimana diketahui, setelah Syarif diangkat menjadi pemimpin Somalia pada Januari 2009 
lalu, faksi pejuang Somalia terbagi menjadi dua, antara pendukung dan penentang. 


Sebagian kelompok Mahakim Al Islami, yang dipimpin oleh Syeikh Abdul Gadir Ali Umar, Harakah 
Al Ishlah (Ikhwan Al Muslimun), Harakah Tajammu' Al Islami dan Jama'ah Ahlu Sunnah wa al 
Jama'ah adalah 4 faksi menyatakan dukungan kepada Syarif. 


Sedangkan Harakah As Syabab Al Mujahidin serta Al Mahakim Al Islami wilayah Asmarah, Al 
Jabhah Al Islamiyah serta Mu'askar Anuli, yang bergabung dalam Hizb Al Islami. 


Syeikh Syarif sebagai kepala pemerintahan transisi menegaskan, “Islam adalah dasar dalam 
setiap gerak pemerintah Somalia.” Akan tetapi Syeikh Syarif menolak pemikiran Syabab Mujahidin 
yang menurutnya masih jauh dari konsep Islam ideal 


Rektor Universitas Al Ahgaff, Prof. Habib Abdullah Baharun mengatakan 


kerkk kekkk 


awal kutipan 


Di negara Somalia, sampai kini, masih terjadi pertumpahan darah gara-gara ada sekte yang 
suka mengkafir-kafirkan (Jama'ah Takfir), ini yang saya takutkan kalau sampai terjadi di 
Indonesia . Oleh sebab itu ada baiknya kita juga mengaplikasikan apa yang pernah diucapkan 
oleh Habib Abu Bakar Al Adny, da'i sekaligus pemikir Islam asal kota Aden, dalam satu 
lawatannya di Univ. Al Ahgaff, beliau berkata bahwa da'wah, itu yang bermanfaat bagi umat 
bukan malah memecah belah umat. Menuduh kafir, pertikaian, perdebatan yang berlandaskan 
hawa nafsu itu adalah dakwah yang memicu perpecahan dan itu yang mesti kita tanggalkan 
kini. 

Sahabat Abu Dzar pernah memanggil Bilal, “Hai si hitam.” Rasul pun mendengar dan berkata, 
“Hai, apakah orang putih itu lebih mulia dari mereka yang hitam. Tidak, tidak ada keutamaan 
dalam diri seseorang kecuali tagwa.” Lantas Abu Dzar sadar dan berkata pada Bilal, “Aku telah 
mengolokmu dan aku mengaku salah.” “Aku telah memaafkanmu,” kata Bilal. “Tidak, belum, ini 
wajahku kutaruh di tanah dan injaklah hingga keluar virus kesombongan dariku,” kata Abu 
Dzar. “Aku telah mengampunimu,” kata Bilal. “Tidak demi Allah hatiku takkan tenang hingga 
kau menaruh kaki di wajahku ini, hingga penyakit ini hilang,” kata Abu Dzar. Beginilah Rasul 
mendidik umat Ia ilaha illa Allah agar saling menghormati, toleran, tidak menyakiti dan sikap 
inilah yang mesti kita implementasikan ketika bertemu dengan sesama umat Ia ilaha Illa Allah, 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7397 ) 


dari sekte apapun. Agar dakwah untuk mengajak umat kembali pada Allah terus langgeng dan 
tidak mandeg gara-gara disibukkan dengan saling jegal antar sekte. 
“““# akhir kutipan 


kekkk 


Kitapun dapat belajar dari apa yang dialami oleh negara kita terhadap orang-orang yang 
memaksakan syariat Islam bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) 
dengan akal pikirannya masing masing. 


Dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya Darul Islam 
atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo, 
yang bermula dan berpusat di Jawa Barat, “tempat Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada 
1 Agustus 1949, gerakan ini kemudian menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, ke Kalimantan 
Selatan, ke Sulawesi Selatan, dan ke Aceh.” 


Berikut kutipan sebuah tulisan berjudul NU dan Pancasila karya Einar Martahan Sitompul 


kekkk kekkk 


awal kutipan 


Kartosuwiryo adalah seorang bekas pengurus PSII dan pernah dekat dengan pendiri PSII 
Cokroaminoto.(70). la mempunyai latar belakang pendidikan Barat. “Jadi, ia bukan seorang 
santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai 
pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam." 


Pemberontakan Darul Islam ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman 
yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga 
membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia justru karena 
mengatasnamakan agama Islam. Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai 
Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat 
Islam. Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama 
dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam 
pandangan keagamaan (Islam).” 


Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal. Antara lain oleh 
karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya 
“Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa 
Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia. Juga oleh karena 
sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang 
menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti 
wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain. Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan- 
urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang 
sah dilihat dari hukum Islam. 


Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat 
pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954). Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam 
sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden 
Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati. Boland menerjemahkannya: “pemerintah 
yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasar Surah 4 ayat 59).” 


Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang 
Surah 4: 59, Ulu-I-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung 
jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan. Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. 
Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7398 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan 
biasa akan melakokan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus 
menghormati dan mematuhi keluasaan itu: jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan 
kepatuhan. Adalah sudah menjadi kenyataan di mana-mana terdapat pemisahan yang tajam 
antara hukum dan moral, antara urusan sekuler dan keagamaan, sebagaimana terjadi di 
berbagai negeri sekarang ini, Islam tetap mengharapkan kekuasaan sekuler dijalankan secara 
benar .... 


Keputusan ini sangat penting bagi NU khususnya dan bagi umat Islam umumnya sebab yang 
dihadapi pemerintah adalah gerakan politik keislaman yang menentang pemerintahan yang 
sedang berkuasa. Gelar itu memberikan kemantapan atau kepastian bagi umat Islam untuk 
mematuhi tindakan pemerintah yang dipimpin Sukarno terhadap DI/TII. Keputusan itu makin 
diperlukan mengingat Masyumi tidak tegas, bahkan cenderung simpati terhadap gerakan DI/ 
TI. 


keke kekkkk 


akhir kutipan 
Wassalam 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


F0102. Membongkar kedustaan pengakuan salafy wahhabi 


Membongkar kedustaan pengakuan salafy wahhabi atas pujian para ulama kepada Muhammad 
bin Abdul Wahhab. 


Orang-orang wahabi salafi mengaku bahwa banyak para ulama Islam dunia yang mendukung dan 
memuji dakwah syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, benarkah hal itu ? siapa saja kah para 
ulama yang telah memuji Muhammad bin Abdul Wahhab ? 


Ternyata ulama-ulama yang mereka klaim sebagai Ulama dunia tidak ada lain hanya berputar dari 
kalangan keluarga dan murid-murdi Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Bahkan mereka berani 
berdusta atas nama ulama Ahlus sunnah waljama'ah di antaranya imam Ash-Shon'aani padahal 
beliau mencela Muhammad bin Abdul wahhab. 


Demi mendapat dukungan dari umat dan menutup-nutupi sejarah kelam Muhammad bin Abdul 
wahhab serta kesesatan dakwahnya, maka para pentaglid butanya membuat sebuah judul “ Para 
ulama dunia memuji dakwah syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab “, mereka mnyebutkan nama- 
nama para ulama yang memuji Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Nah siapakah sebenarnya para ulama tersebut yang mereka klaim Ulama dunia yang telah 
memuji-muji dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ? Tidak lain pembela-pembela Muhammad 
bin Abdul Wahhab, hanya berputar dari kalangan anak-anaknya, cucunya, murdi dan kerabatnya 
saja. Simak penjelasan berikut ini..! 


Wahhabi Salafi berkata “ Di antara para ulama yang membela dan emuji dakwah Muhammad bin 
Abdul Wahhab adalah : 


1. Ahmad bin Mani . 


Bantahan : Siapakah Ahmad bin Mani' ? tidak ada lain nama lengkapnya adalah Ahmad bin Mani' 
bin Ibrahim bin mani'. Dia adalah salah satu murid Muhammad bin Abdul wahhab wafat tahun 
1186 H. Lihat profilnya dalam kitab Ulama Najd juz 1 halaman 504. 


2. Muhammad bin Ghoihab dan Muhammad bin “Idan yang telah mengarang sebuah risalah / buku 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7399 ) 


kecil yang ditujukan kepada syaikh Abdullah Al-Muis (aswaja) menasehati agar kembali kepada 
ajaran Tauhid Muhamamd bin Abdul Wahhab. 


Bantahan : Muhammad bin Ghoihab adalah murid Muhammad bin Abdul Wahhab demikian juga 
Muhammad bin 'idan. 


Dan kita tanyakan kepada mereka “ Apa judul risalah tersebut dan di mana keberadaan risalah 
tersebut ?” 


3. Hamd bin Mu'ammar dan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, kedua ulama tersebut 
telah mengarang sebuah kitab “ At-Taudhiih “an Tauhidil khollag fii jawabi ahlil Irag “. 


Bantahan : Hamd bin Mu'ammar adalah murid Muhammad bin Adbul wahhab. Dan Abdullah 
adalah putra Muhammad bin Abdul wahhab. 


4. A-Allamah syaikh Husain bin ghonnam Al-Ihsaai pengarang kitab tarikh Najd. Seorg ahli ilmu 
Nahwu dan arudh. 


Bantahan : Dia telah menjdi murid Muhammad bin Abdul wahhab, dan tidaklah mengarang kitab 
tarikh Najd terkecuali menambah wawasan akan kedzaliman dan sejarah kelam Muhammad bin 
Abdul wahhab. 


Di antara isinya adalah di halaman 97, disebutkan bahwa Syaikh Husain menukil dari sbagian 
risalah gurunya Muhammad bin Abdul Wahhab sbgai berikut : “ Muhammad bin Abdul wahhab 
bercerita “ Sesungguhnya Utsman bin Mu'ammar adalah seorg hakim negeri Uyainah dia adlah 
musyrik dan kafir. Setelah orang-orang mengetahui kekufurannya, maka mereka berencana 
membunuhnya. Setelah selesai sholat jum'at. Dan kami membunuhnya di tempat sholatnya di 
dalam masjid bulan Rajab tahun 1163 H “. 


Lihatlah Muhammad bin Abdul wahhab dengan bangga menceritakan pembunuhannya terhadap 
Utsman bin Mu'ammar yang vonis kafir di dalam masjdi rumah Allah Swt ??? dan dengan percaya 
diri, muridnya tersebut mnceritakan kembali dalam kitab Tarikh Najdnya. 


5. Al-Allamah Hamd bin Nashir bin Utsman bin Mu'ammar, dia telah mengarang banyak bantahan 
di angtaranya : Kitab “ An-Nubdzah Asy-Syarifah An-Nafisah fi r Radd 'alal guburiyyin “, At-Tuhfah 
Al-Madaniyyah fil Agidah As-Salafiyyah “.. 


Bantahan : Hamd ini adalah murid Muhammad bin Abdul wahhab dan kakeknya yaitu Utsman bin 
Mu'ammar telah dibunuh oleh gurunya tersebut yaitu setelah selesai sholat jum'at dan masih 
berada dalam tempat sholatnya di masjid. 


6. Abdullah bin Muhamad bin Abdul Wahhab. 


Bantahan : Dia adalah putra Muhamamd bin Abdul Wahhab, namanya sering diulang-ulang 
penyebutannya dalam jajaran ulama yang memuji Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dia telah 
menghalalkan darah dan harta dengan jalan mencuri atau merampok kepada orang yang tidak 
mengikuti paham ayahnya. 


1. Syaikh Abdul Aziz bin Hamd. 

Bantahan : Dia adalah cucu Muhammad bin Abdul wahhab. 

8. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman abu Bathin. 

Bantahan : Dia adalah salah satu murid Abdullah putra Muhammad bin Abdul wahhab. 
9. Al-Allamah syaikh Abdurrahman bin Hasan Alus syaikh. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7400 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bantahan : dia adalah salah satu cicit muhamamd bin Abdul wahhab. 


10. Syaikh Abdurahman bin Muhammad bin Mani'. Dia telah mengarang gosidah di dalam memuji 
Muhammad bin Abdul Wahhab. 


Banthan : dia adalah salah satu murid dari cucu Muhammad bin Abdull wahhab yaitu 
Abdurrahman bin Hasan. 


11. Al-Allamah syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan. 
Bantahan : Dia putra dari cucu Muhamamd bin Abdul wahhab. 
12. syaikh Abdul Aziz bin Hasan Al-Fadhli . 


Bantahan : Dia adalah salah satu murdi cucu Muhammad bin Abdul wahhab yaitu Abdurrahman 
bin hasan. 


13. Syaikh Sholeh bin Muhammad Asy-Syatsri, yang telah mengarang kitab abntahan kepada 
syaikh Ahmad Dahlan dengan judul “ Ta'yidul Malikil Mannan fi Nagdhi dholalati Dahlan “. 


Bantahan : dia adalah dia belajar kepada Abdurrahman bin hasan cucu dari Muhammad bin Abdul 
wahhab. 


14. Al-Allamah syaikh Ishag bin Abdurrahman bin hasan. 


Bantahan : Dia adalah putra dari Abdurrahman bin Hasan cucu dari Muhammad bin Abdul 
wahhab. 


15. Al-Allamah syaikh Hamd bin Ali bin Muhamad bin Atig. 
Bantahan : Termasuk murid khusus yang selalu mengikuti majlis Abdurrahman bin hasan. 


16. Al-Allamah syaikh Husain bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Abdul 
wahhab. 


Bantahan : Telah jelas dari keturunan Muhammad bin Abdul wahhab. 

17. Al-Allamah syaikh Abdurrahman bin Abdul Lathif Aalus syaikh. 

Bantahan : juga keturunan Muhammad bin Abdul wahhab. 

18. Al-Allamah syaikh Ahmad bin Ibrahim bin Isa. 

Bantahan : Murid dari salah satu murid cucu Muhammad bin Abdul wahhab yaitu Abu Bathin. 
19. Al-Allamah syaikh Nashir bin su'ud asy-syuwaimi. 

Bantahan : murdi dari cucu Muhammad bin Abdul wahhab yaitu Abdullah bin Abdul Lathif. 
20. Wahbah Az-Zuaili Ad-Dimasyai. 


Bantahan : Beliau bukan pembela Muhammad bin Abdul wahhab. Justru beliau adalah seorg 
asy'ari dan mencintai ilmu tasawwuf. Bahkan beliau memuji kitab Burdah karya imam Bushiri. 


21. Doktor Muhammad Ahmad Darniigoh, telah mengarang kitab “ Syaikh Muhamamd bin Abdul 
wahhab Raaid ad-dakwah as-salafiyyah “. 


Bantahan : Jika mereka mengklaim doctor Muhammad Ahmad adalah pembela Muhammad bin 
Abdul wahhab, maka seharusnya mereka juga mau menerima karya beliau yang berjudul “ A-th- 
Thorigah An-Nagsyabandiyyah wa “alaamuha “. Buku mnjelaskan ajaran tarigat nagsyabandiyyah 
dan beliau pun memuji tarigat ini. 


22. Imam Ash-shon'aani al-Yamani. 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7401 ) 


Bantahan : Beliau memang awalnya sempat memuji dakwah Muhammad bin Abdul wahhab, 
shingga belaiu membuat syair pujian berikut : 


SAE And Is sanken OS Olg LAS 3 Je ay JS Je 
Salamku untuk Najd dan siapa saja yang tinggal sana 
Walaupun salamku dari kejauhan belum mencukupinya. 


Lama tak mendapat jawaban, hingga bebrapa orng dan ulama Najd mendatangi beliau dan 
menceritakan hakekat ajaran Muhammad bin Abdul wahhab, maka beliau meruju' / mencabut 
kembali pujiannya itu. Padahal gosidah beliau telah menyebar ke sluruh negri. 


Akhirnya beliau mencabut pujianya itu dan membuat pujian tentang ruju'nya beliau dari pujian 

kepada Muhammad bin Abdul wahhab. Dan membuat syarahnya di dalam kitabnya “ Irsyadu Dzail 

albab ila hagigati agwal Ibn Abdil Wahhab “. 

@osdidah ruju' beliau sangat terkenal di kalangan santri Yaman, di antra bait ruju' beliau adalah : 
Sis SAI SI ad RA HN Semi 3 3 SI JA ye cam) 


Saga KUN (Sala LomadU AB Hii Lemb mg bay Nae 4 cab 
Sita JI Gill yb JS lag iii Lana Ole Y GI ad Ol uaa 
Sekar La JS Aga ya Giaa Hina ana gadi ni oa User US) 
Aas JS Upah J2) dad JAS setataaaaiaaan ilang did ya lor A84 
SA ob OI on UAN Derita Tae JS aU 3 Ih 
MI ye IA Iya Ikan rian daa JS Un Tel Ie 
Abarr 53 JS IS 9S kel iii (Geli) Sby us Veer A3 
2 Jasad Al Yi Jgi Binntnaananan el dl ala bla 
Seemil Jera YOU Lab Gita 3 cah uda ab Ba 
Jaa ye SAI JS Ig Gabl penaannnaa d DL MAUT UV Jb 
Tas Ie lekas JW Kh IS dg iiiiiiii $ pala Sand date dai 
Jambi 153 resgk AO ce ga dlj penamaan aan V dadi Ming Mia Tenan J3) 


“ Aku menarik kembali pujianku terhadap Muhammad bin Abdul wahhab An-Najdi 
Sungguh telah benar kekliruan pujiannku terhdapnya. 


Aku mnyangkka baik padanya, dan aku berdoa semoga, semoga Najd kita member petunjuk pada 
manusia. 


Tapi persangkaanku salah, bukan nasehatku yang salah. Telah dating kepadaku dari Najd syaikh 
Marbad. 


Dan mnjlskan hakekat ajaran muhammad An-Najdi. 

Di dalm kitab-kitabnya ia telah banyak emgkafirkan penduduk bumi dengan sengaja. 
Dan seterusnya... 

Catatan : 


Lihatlah, bagaimana wahhabiyyah mengelabui umat Islam dalam tipu dayanya menulis nama- 
nama para ulama islam sedunia yang memuji dan mendukung ajaran Muhammad bin Abdul 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7402 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


wahhab, padahal setelah dikroscek ternyata ulama-ulama tersebut adfalah hanya dari kalangan 
keluarga, putra, cucu dan murid Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. 


Manakah para ulama Islam sezamannya yang memuji Muhammad bin Abdul Wahhab ??? 


Tidak adakah ulama selain dari kalangan keluarga dan murid Muhammad bin Abdul wahhab yang 
membela ajarannya ??? 


Sedangkan para ulama besar dari smua kalangan madzhab telah membantah dan mencela ajaran 
Muhammad bin Abdul wahhab, ratusan ulama yang hidup semasa dengan Muhamamd bin Abdul 
wahhab bahkan dari saudaranya sndiri yaitu syaikh Sulaiman bin Abdul wahhab yang lebih 
memahami karakter suadaranya itu dan lebih alim telah mencela dan membuat bantahan kepada 
saudaranya tersebut Muhammad bin Abdul wahhab. Belum lagi ribuan ulama setelahnya yang 
mencela dan tidak mendukung ajaran Muhamamd bin Abdul Wahhab. 


(Ibnu Abdillah Al-Katibiy) 


2799. MENGKRITISI MADZHAB PANGGILAN HATI : 
DIALOG IMAM AL BOUTI VS AL BANI 
Oleh : Dalail 


Assalamualaikum..Setiap orang apabila menemui suatu masalah figiyah, pilihanya hanya dua, 
yaitu antara berfikir dan berijtihad sendiri sambil terus mencari dalil yang dapat menjawab atau 
bertaglid mengikuti pendapat mujtahid terdahulu.Pilihan berijtihad tidak diperuntukan kesemua 
orang karena tidak mungkin semua orang harus menggunakan waktunya untuk mencari, berfikir, 
mempelajari perangkat2 ijtihad yang akan memakan waktu lama. ljtihad tidak bisa hanya sekedar 
membaca satu-dua buku, apalagi buku terjemahan, dan bahkan tanpa guru yang memiliki sanad 
keilmuan. Bila itu terjadi maka rusaklah syareat agama. 


Berikut adalah potongan perdebatan mengenai ijtihad ini antara Syaikh Muhammad Said 
Ramadhan Al-Bouthi dengan Syaikh Nashirudin Al Bani tokoh pemuka Salafi-Wahabi yang 
terkenal berfaham anti mazhab. Diskusi ini diambil dari kitab Syeikh Al Bouthi yang berjudul "Al-La 
Mazhabiyah Akhthar Bid'ah Tuhaddid asy-Syariah al-Islamiyah" - Faham tak bermazhab adalah 
bid'ah paling berbahaya yang dapat menghancurkan syariat Islam".Berikut adalah isi Jalanya 
diskusi tersebut: 


Al-Bouti : Bagaimana cara anda memahami hukum Allah ? Apakah anda langsung mengambil dari 
Al-Guran dan Sunnah ataukah anda mengambilnya dari para imam mujtahid ? 

Al-Bani: Saya akan meneliti pendapat para imam mujtahid serta dalil-dalilnya kemudian saya akan 
mengambil keterangan yang dalilnya paling mendekati Al-@uran dan Sunnah. 

Al-Bouti : Seandainya anda mempunyai uang 5000 Lira Syria dan uang tersebut anda simpan 
selama enam bulan, lalu anda menggunakannya membeli barang-barang untuk diperdagangkan. 
Kapankah anda membayar zakat harta perdagangan tersebut ? Apakah setelah enam bulan 
kedepan ataukah setelah satu tahun ? 


Al-Bani : Maksud tuan apakah harta perdagangan itu wajib dizakati ? 

Al-Bouti : Saya sekedar bertanya dan saya berharap anda menjawabnya dengan cara anda 
sendiri. Perpustakaan ada didepan anda. Disitu terdapat kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan 
juga kitab-kitab para imam mujtahidin. 

Al-Bani: Hai Saudaraku ! Ini adalah masalah agama, bukan soal mudah yang dapat dijawab 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7403 ) 


seketika. Memerlukan waktu untuk mempelajarinya dengan seksama (teliti). Kedatangan kami 
kesini adalah untuk membahas masalah yang lain ! 


Al-Bouti : Baiklah..! kami ingin bertanya Apakah setiap muslim wajib menyelidiki dalil-dalil para 
imam mujtahid kemudian mengambil mana yang lebih cocok dengan Al-@uran dan hadits ? 
Al-Bani: Ya benar ! 

Al-Bouti : Kalau begitu semua orang harus memiliki kemampuan ijtihad seperti yang dimiliki oleh 
para imam madzhab. Bahkan mereka harus memiliki kemampuan yang lebih sempurna karena 
orang-orang yang mampu memutuskan pendapat para imam berdasarkan Al-@uran dan Sunnah 
sudah barang tentu lebih pandai dari semua imam itu. 


Al-Bani : Sesungguhnya manusia itu ada tiga macam : Mukallid, Muttabi' dan Mujtahid. Orang 
yang mampu membandingkan madzhab-madzhab kemudian memilih mana yang lebih dekat 
kepada Al @uran dan Sunnah adalah Muttabi' yakni pertengahan antara Mukallid dan Mujtahid. 
(Al-bani menyebut muttabi' berada diantara mugallid dan mujtahid, tapi kapasitas muttabi disini 
menjadi lebih unggul dari mujtahid, karena mujtahid sendiripun tidak membanding-bandingkan 
mazhab, menyaring pendapat imam mazhab lalu memutuskan pendapat para imam mazhab 
tersebut sesuai dengan Al-@uran dan sunnah. inilah yang dimaksud Al Bouthi sebagai "Sudah 
tentu lebih pandai dari semua imam itu" Tapi Albani tidak menjawab peratnyaan Al Bouthi, apakah 
setiap orang islam harus sedekimian itu) 


Al-Bouti : Apa sebenarnya kewajiban Mukallid ? 

Al-Bani : Dia taglid kepada imam mujtahid yang cocok dengannya. 

Al-Bouti : Apakah berdosa jika ia taglid kepada seorang imam secara terus menerus dan tidak 
mau pindah kepada imam yang lain ? 

Al-Bani : Ya, hal itu hukumnya haram ! 

Al-Bouti : Kalau yang demikian itu haram, apakah dalilnya ? 

Al-Bani : Dalilnya adalah karena dia menetapi sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah 
'azza wajalla. 

Al-Bouti : Dari tujuh macam giro'at, giro'at apa yang anda pakai untuk membaca Al Guran ? 
Al-Bani : Giro'at imam Hafash . 

Al-Bouti : Apakah anda selalu membaca Al @uran dengan gira'at imam Hafash ataukah anda 
membaca Al Guran setiap harinya dengan giro'at yang berbeda-beda ? 


Al-Bani : Tidak, saya selalu membaca Al-Gur'an dengan giro'at imam Hafash saja. 

(golongan anti madzhab ini sendiri memegang satu macam dgiro'at dari tujuh macam yang ada, 
mengapa mereka tidak mengharamkan hal ini ?, sedangkan golongan selain golongannya bila 
memegang satu amalan dari satu madzhab terus menerus maka mereka haramkan, beginilah sifat 
mereka selalu membenarkan golongannya sendiri dan mensesatkan golongan lainnya bila tidak 
sepaham dengan mereka, walaupun tidak ada dalil yang mengharamkannya ! pen.) . 

Al-Bouti : Mengapa anda selalu menetapi giro'at imam Hafash ?, sedangkan menurut riwayat yang 
diterima dari Nabi saw. secara mutawatir bahwa Allah hanya mewajibkan anda untuk membaca 
Al-Guran ! 

Al-Bani : Karena saya belum mempelajari giro'at-giro'at yang lain dengan sempurna. Dan tidak 
mudah bagi saya untuk membaca Al Guran kecuali dengan giro'at imam Hafash ! 


Al-Bouti : Demikian pula halnya dengan orang yang mempelajari figh menurut madzhab Syafii. 
Dia juga tidak cukup sempurna dalam mempelajari madzhab-madzhab yang lain dan tidak mudah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7404 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


baginya untuk mempelajari hukum agama selain dari madzhab Syafi'i. Kalau anda mewajibkan 
kepadanya untuk mengetahui ijtihad para imam dan mengambil semuanya, ini berarti anda pun 
wajib mempelajari semua giro'at itu. Kalau anda beralasan tidak mampu, maka begitu juga halnya 
si mukallid tadi. Singkatnya kami ingin mengatakan, apa alasan anda sehingga mewajibkan para 
mukallid untuk berpindah-pindah dari madzhab yang satu ke madzhab yang lain ?, sedangkan 
Allah tidak pernah mewajibkan yang demikian ! Artinya sebagaimana Allah swt. tidak pernah 
mewajibkan untuk mengikuti satu madzhab secara terus-menerus, begitu juga Allah tidak pernah 
mewajibkan untuk terus menerus pindah satu madzhab ke madzhab yang lain ! 


Al-Bani : Sesungguhnya yang haram itu ialah kalau seseorang mempunyai I'tikad (keyakinan) 
bahwa Allah memerintahkannya untuk terus-menerus menetapi madzhab tertentu.Al-Bouti : Ini 
masalah lain dan itu memang benar, tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi apakah ia 
berdosa kalau terus-menerus mengikuti imam tertentu sedangkan dia juga tahu bahwa Allah tidak 
pernah mewajibkan yang demikian kepadanya ? 


Al-Bani : Kalau seperti itu tidaklah dia berdosa ! Al-Bouti: Tetapi buku Syeikh Khajandi yang anda 
pelajari itu menyebut- kan hal yang berbeda dengan apa yang anda katakan. Khajandi secara 
tegas mengharamkan yang demikian bahkan pada beberapa bagian dari buku itu ia menyatakan 
kafir kepada orang yang terus-menerus mengikuti seorang imam tertentu dan tidak mau pindah 
kepada yang lain ! 

Al-Bani : Mana...,? Selanjutnya ia berpikir tentang tulisan Syeikh Khajandi yang berbunyi : 
“Bahkan siapa saja yang mengikuti seorang imam secara terus-menerus dalam setiap masalah, 
maka dia termasuk orang fanatik yang salah serta telah taglid secara membabi buta dan dialah 
orang yang telah mencerai-beraikan agama dan menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok”. 
Lalu dia berkata bahwa yang dimaksud dengan mengikuti secara terus-menerus disitu adalah 
mengitikadkan wajibnya yang demikian dari sudut pandang agama. Didalam pernyataan itu 
terdapat pembuangan. 


Al-Bouti: Apakah buktinya kalau Syeikh Khajandi itu bermaksud demikian? Mengapa anda tidak 
mengatakan bahwa Syeikh Khajandi itu telah melakukan kesalahan ?( Terhadap pertanyaan Syeik 
Sa'id ini kelompok anti madzhab itu tetap bersikeras bahwa apa yang dikatakan Syeikh Khajandi 
itu benar karena didalam ucapannya itu terdapat pembuangan kalimat.) 

Al-Bouti melanjutkan : Akan tetapi meskipun anda memperkirakan adanya pembuangan kalimat 
pada ucapan Syeikh Khajandi itu (yakni kalimat apabila dia mengi'tikadkan wajibnya mengikuti 
seorang imam secara terus menerus ) tetap saja ucapan tersebut tidak memiliki makna apa-apa 
karena setiap muslim mengetahui bahwa seorang imam tertentu dari keempat imam madzhab itu 
bukanlah termasuk kewajiban syari'at melainkan atas dasar pilihan orang itu sendiri. 

Al-Bani: Bagaimana bisa demikian ? Saya mendengar dari banyak orang dan juga dari sebagian 
ahli ilmu bahwa diwajibkan secara syari'at mengikuti madzhab tertentu secara terus menerus dan 
tidak boleh berpindah kepada madzhab yang lain ! 

Al-Bouti : Coba anda sebutkan kepada kami nama satu orang saja dari kalangan awam atau ahli 
ilmu yan menyatakan demikian ! (Terhadap permintaan Syeikh Sa'id ini kelompok anti madzhab itu 
terdiam sejenak. Ia heran kalau-kalau ucapan Syeikh Sa'id itu benar, dan dia Janti madzhabj pun 
mulai ragu-ragu tentang kebenaran atas pernyataannya sendiri yakni perkataan mereka bahwa 
sebagian besar manusia mengharam kan berpindah-pindah madzhab.). 


Selanjutnya Al-Bouti mengatakan : Anda tidak akan menemukan satu orangpun yang 
beranggapan keliru seperti ini. Memang pernah diriwayatkan bahwa pada masa terakhir Dinasti 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7405 


Utsmaniyyah mereka keberatan kalau ada orang yang bermadzhab Hanafi pindah kemadzhab 
lain. Hal ini kalau memang benar adalah termasuk fanatik buta yang tercela. 


Hanya Dua Kategori! 


Al-Bouti :Dari mana Anda mengetahui perbedaan antara mugallid dan muttabi'? 
Al-Bani:Perbedaannya ialah dari segi bahasa, 

(Lalu Al-Buthi mengambil kitab-kitab bahasa agar Al-Albani dapat menetapkan perbedaan makna 
bahasa dari dua kalimat tersebut, tetapi Ia tidak menemul apa-apa. Al-Buthi kembali melanjutkan 
pembicaraan). 


Al-Bouti :Sayyidina Abu Bakar RA pernah berkata kepada seorang Arab badwi yang menentang 
pajak dan perkataannya ini diakui segenap sahabat, "Apabila para muhajirin telah rela, hendaknya 
kalian menyepakatinya (mengikuti)."Abu Bakar mengatakan taba'un (mengikuti), yang berarti 
muwafagah (menyepakati). 

Al-Bani: Kalau begitu, perbedaan makna kedua kata tersebut adalah dari segl istilah, dan bukan 
hak saya untuk membuat suatu Istilah. Al-Bouti :Silakan saja Anda membuat istilah, tetapi Istilah 
yang Anda buat tetap tak akan mengubah hakikat sesuatu. Orang yang Anda sebut muttabi'", kalau 
ia mengetahui dalil dan cara melakukan istinbath darinya, berarti ia seorang mujtahid. Tetapi 
apabila orang itu dalam suatu masalah tidak tahu dan tidak mampu ber-istinbath, berarti ia 
mujtahid dalam sebahagian masalah dan mugallid dalam masalah lain. Oleh karena itu, 
bagaimanapun juga pembahagian tingkatan seseorang hanya ada dua macam, mujtahid dan 
mugallid. Ini hukumnya sudah cukup jelas dan telah diketahui. 

Al-Bani: Sesungguhnya muttabi' adalah orang yang mampu membedakan pendapat mujtahidin 
dan dalil-dalilnya, kemudian menguatkan salah satu daripadanya. Tingkatan ini berbeda dengan 
tagild. 


Al-Bouti : Kalau yang Anda maksudkan "membedakan pendapat para imam mujtahid ialah 
membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah dari segi dalil, berarti tingkat ini adalah lebih 
tinggi dari ijtihad (lebih unggul darl Imam mujtahid). Apakah Anda mampu berbuat demikian? 


Al-Bani:Saya akan melakukannya sejauh kemampuan saya. 

(Kata-kata Al-Albani itu sesungguhnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa Ia mempunyai 
kemampuan lebih tinggi dari para imam ijtihad, sebab ia mampu membedakan pendapat 
mujtahidin dan dalil-dalilnya, meski dengan catatan: "sejauh kemampuan saya". Al-Buthi rhencoba 
mengangkat contoh kasus yang akan menunjukkan kekeliruan cara pandang sepert! itu). 

Talak Tiga: Contoh Kasus Al-Bouti : Kami mendengar Anda telah berfatwa bahwa talak tiga yang 
dijatuhkan dalam satu kesempatan yang jatuh satu talak saja. Apakah sebelum menyampai-kan 
fatwa Anda talah meneliti pertdapat para Imam madzhab serta dalil-dalil mezreka, kemudian Anda 
memilih salah satu dari pendapat mereka lalu baru Anda berfatwa?Ketahullah bahwa Uwalmir Al- 
ljlani telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya di hadapan Rasulullah SAW. Se-telah ia 
bersumpah li'an dangan istrinya, ia barkata, "Saya jadi berbohong kepadanya, ya Rasulullah, bila 
saya menahannya, dan saya jatuhkan talak tiga." Bagaimana pengetahuan Anda tentang hadits in! 
dan kedudukannya dalam masalah Ini, serta pengertianya menurut madzhab sebagian besar 
ulama dan menurut madzhab Ibnu Taimiyyah? 


Al-Bani:Saya belum pernah melihat hadits Ini. 
Al-Bouti : Bagaimana Anda bisa memfatwakan suatu masalah yang bertentangan dengan apa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7406 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


yang telah disepakati keempat imam madzhab, padahal Anda belum mengetahui dallil-dalil 
mereka, serta tingkatan kekuatan dalll-dalltnya? Kalau begitu Anda telah meninggalkan prinsip 
yang Anda anut, yaitu ittiba', menurut istilah yang Anda katakan sendiri. (Ya, jawaban Al-Albani 
bertentangan dengan pemyataan awalnya sendiri, "Saya akan meneliti pendapat para imam 
mujtahid serta dalil-dalilnya, kemudian saya mengambil keterangan yang paling mendekati dalil Al- 
Gur'an dan sunnah." Berikutnya, Ia pun memberikan alasan akan hal itu). 

Al-Bani:Pada waktu itu saya tidak memiliki kitab yang cukup untuk melihat dalil dari imam-imam 
madzhab. 

Al-Bouti : Kalau begitu apa yang mendorong Anda tergesa-gesa memberi fatwa yang menyelisihi 
pendapat jumhur kaum muslimin padahal Anda belum memeriksa dalil-dalll mereka? 

Al-Bani: Apa yang harus saya perbuat ketika saya ditanya mengenai masalah tersebut sedangkan 
kitab yang ada pada saya terbatas sekali? 


Al-Bouti : Sesungguhnya cukup bagi Anda untuk mengatakan "Saya tidak tahu tertang masalah 
ini", atau Anda terangkan saja pendapat madzhab empat kepada si penanya serta pendapat 
mereka yang berbeda dengan madzhab empat imam harus memberlkan fatwa kepadanya dangan 
salah satu pendapat yang demikian ini sudah cukup untuk Anda dan memang sampai di situlah 
kewajiban anda. Apatah lagi masalah itu tidak langsung berkaitan dengan diri Anda mengapa bisa 
sampai Anda berfatwa dengan pendapat yang menyalahi Ijma' keempat imam tanpa mengetahui 
dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh mereka, dengan Anda menganggap cukup pada dalil yang 
ada di pihak yang bertentangan dengan madzhab yang empat. Anda berada di puncak 
kefanatikan sebagaimana yang selalu Anda tuduhkan kepada kami. 


Al-Bani: Saya telah menelaah pendapat ke-empat-empat imam dalam Subul as-Salam, karya Asy- 
Syaukani, dan Flgh as-Sunnah, karya Sayyid Sabig. 

Al-Bouti : Kitab yang Anda sebutkan adalah kitab yang memusuhi keempat imam madzhab dalam 
masalah ini. Apakah Anda rela menjatuhkan hukuman kepada salah seorang tertuduh hanya 
dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keluarganya tanpa mendengarkan keterangan 
lain dari tertuduh? 


Al-Bani:Saya kira, apa yang telah saya lakukan tak patut dicela. Saya telah berfatwa kepada orang 
yang bertanya, dan itulah batas kemampuan pemahaman saya.Al-Bouti : Anda telah menyatakan 
sebagai muttabi dan kita semua hendaknya menjadi muttabi'. Anda telah menafsirkan bahwa ittiba' 
ialah meneliti semua pendapat madzhab dan mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan, ialu 
mengambil mana yang paling mendekati dalil yang benar. Namun apa yang telah Anda lakukan 
ternyata bertolak belakang.Anda mengetahui, madzhab yang empat telah ijma' bahwa talak yang 
dijatuhkan tiga sekaligus berarti jatuh tiga. Anda mengetahui bahwa keempat imam madzhab 
mempunyai dalil tentang masalah ini, hanya saja Anda belum mendapatinya. Namun demikian, 
Anda berpaling dari ijma' mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan keinginan Anda. 
Apakah Anda sejak mula telah yakin bahwa dalil-dalil keempat imam madzhab ttu tidak dapat 
diterima? 


Al-Bani:Tldak, cuma saya tidak mendapal nya karena saya tidak memiliki kitab-kitab tersebut. 
Al-Bouti : Mengapa Anda tidak mau menunggu? Mengapa Anda tergesa-gesa pada-hal Allah SWT 
tidak memaksakan Anda untuk berbuat demikian? Apakah karena Anda tldak mendapati dalil-dalil 
-para ulama jumhur yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menguatkan pendapat Ibnu 
Taimlyyah? Apakah fanatik yang Anda anggap dusta itu tidak lain ialah apa yang Anda telah 
lakukan? 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA ( 7407 ) 


Al-Bani:Pada kitab-kitab yang ada pada saya, saya telah mendapatkan dalil-dalil yang cukup 
memuaskan dan Allah tidak membebani saya lebih dari itu. 

Al-Bouti : Apabila seorang muslim mendapati satu dalil dalam kitab yang dibacanya, apakah cukup 
dengan dalil tersebut ia meninggalkan semua mazhab yang berbeda dengan pemahamannya 
sekalipun ia belum mendapati dalil-daiil madzdzhab-madzhab tersebut? 


Al-Bani: Ya, cukup. 

Seorang Muallaf, sebuah analogAl-Bouti :Ada seorang pemuda yang baru saja memeluk agama 
Islam, la sama sekali tak mengetahui pendidikan agama Islam, Laiu ia membaca firman Allah 
'Azza wa Jaffa, yang artinya, "Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat: maka ke mana pun kamu 
menghadap, dsitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (Rahmat-Nya) lagi) Maha 
Mengetahui." AS Al-Bagarah 115. Pemuda tersebut lalu beranggapan bahwa setiap orang yang 
hendak shalat boleh menghadap ke arah mana saja sebagaimana dttunjukkan oleh zhahirnya 
redaksi ayat Al-Guran Itu. Kemudian ia mendengar bahwa keempat imam madzhab telah 
bersepakat bahwa seorang yang shalat harus mengjhadap Ka'bah. la sadar, para imam 
mempunyal dalil untuk masalah ini, hanya saja ia belum mendapatlinya. Apakah yang harus 
dilakukan oleh pemuda tersebut sewaktu Ia hendak mengerjakan shalat? Apakah cukup dengan 
mengikuti panggiian hatinya karena Ia telah menemukan ayat Al-Guran tersebut, atau ia harus 
mengikut! pendapat para imam yang berbeda dengan pemahamannya? 


Al-Bani: Cukup dengan menglkuti panggilan hatinya. 

Al-Bouti :Meskipun dengan menghadap ke arah timur misalnya? Apakah shalatnya dianggap sah? 
Al-Bani:Ya, karena ia wajib mengikuti panggilan hatinya. 

Al-Bouti :Andai kata panggilan hati pemuda itu mengilhaml dirinya sehingga ia merasa tidak apa- 
apa berbuat zina dengan istri tetangganya, memenuhi perutnya dengan khamar dan merampas 
harta manusla tanpa hak, apakah Allah akan memberikan syafa'at kepadanya lantaran pangillan 
hatinya itu? 

(Terdiam sejenak, laiu berkata): Al-Bani: Sebenarnya contoh-contoh yang Tuan tanyakan 
hanyalah khayalan dan tidak ada buktinya. 


Al-Bouti : Bukan khayalan atau dugaan semata-mata, bahkan selalu terjadl hal se-perti itu ataupun 
lebih aneh lagi. 

Bagaimana tidak begitu, seorang pemuda yang tak punya kelayakan pengetahuan tentang Islam, 
Al-Guran dan sunnah, kemudian membaca sepotong ayat Al-Aur'an yang ia pahami menurut apa 
adanya. la kemudian berpendapat boleh saja shalat menghadap ke arah mana saja meskipun ia 
tahu bahwa shalat harus menghadap kiblat. Pada kasus Ini apakah Anda tetap berpendirian 
bahwa shalatnya sah karena manganggap cufcup dengan aclanya bisikan hati nurani atau 
panggilan jiwa si pemuda tersebut?Di samping itu, menurut Anda, bisikan hati, panggiian jiwa, dan 
kepuasan moril dapat memutuskan segala urusan (dijadikan sumbar untuk mangeluarkan hukum). 
Kenyataan ini jeias bertantangan dengan prinsip Anda bahwa manusia terbagi atas tiga kelompok: 
mujtahid, mugallid, dan muttabi' (karena dengan modal panggilan hati itu nyatanya semua 
manusia adalah muttabi'/mujtahld, termasuk si muallaf tadi). 


Al-Bani:Semestinya pemuda itu membahas dan meneliti. Apakah ia tidak mambaca hadits atau 
ayat lainnya? 

Al-Bouti :la tidak memiliki cukup bahan untuk mambahas sebagaimana halnya Anda ketika 
membahas ihwal masalah talak. ia tak sempat membaca ayat-ayat lain yang berhubungan dengan 
masalah kiblat selain di atas. Dalam hal ini apakah ia tetap harus mengikuti bisikan hatinya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7408 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dengan meninggalkan Ijma' para ulama? 
Al-Bani:Memang seharusnya begitu kalau ia tidak mampu membahas dan menganalisis. Baginya 
cukuplah berpegang pada hasil pikirannya sendiri dan ia tidaklah salah. 


(Pandangan ini jelas manyimpan potensi yang membahayakan. Itulah mengapa Ai-Buthi sampai 
menulis sebuah kitab berjudul Al-la Madzhabiyah Akhthar Bid'ah Tuhaddid asy-Sari'ah al-Islam- 
iyah - Paham tak Bermadzhab adalah Bid'ah Paling Barbahaya yang dapat Menghancurkan 
Syariat islam. Betapa tidak? Bayangkan saja, saandainya para muallaf atau orang-orang islam 
awam membuka lembaran-lembaran Al-Guran, lalu membaca Surah At-Tawbah ayat ke-5, yang 
artinya, "Bunuhlah mereka (orang-orang musyrik) di mana saja kamu menjumpai mereka", atau 
ayat-ayat yang redaksinya semacam Itu, lalu orang-orang tersebut tak mau bertanya kepada yang 
lebih paham tentang makna ayat tersebut dan serta merta bertekad bulat akan memenuhi 
panggiian hatinya untuk “menjalankan perintah Allah" ini, dapatkah Anda membayangkan apa 
yang akan terjadi? Tak aneh bila banyak pengamat menilai bahwa embrio radikalisme acap 
bermula dari paham ala tekstualis seperti ini. Rupanya matoda pokok istinbath (penylmpulan) 
hukum salah satu tokoh pemuka al-la madzhabiyyah (non-mazhab) Ini adalah mengikuti panggiian 
hati. Dan cocoklah kiranya bila kita menamai madzhab" ala Al-Albani Ini dangan madzhab 
panggiian hati”). 


Al-Bouti :Ucapan Anda ini amat sangat berbahaya dan mengejutkan. Kami akan siarkan. 
Al-Bani:Silakan Tuan menyiarkan pendapat saya dan saya tidak takut. 

Al-Bouti :Bagalmana Anda akan takut kepada saya sedangkan Anda tidak takut kepada Allah 
SWT? Sesungguhnya dengan ucapan tersebut Anda telah membuang firman Allah SWT, yang 
artinya, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mangetahuf - OS- 
An Nahi: 43.Al-Bani: Tuan, para imam tidaklah ma'shum - terpelihara dari kesalahan. Bolehkah ia 
(si muallaf) meninggalkan yang ma'shum (Maksudnya nash-nash agama sepert! Al guran dan 
hadits Rasulullah SAW) dan berpegang pada orang yang tidak ma'shum? 


Al-Bouti :Yang terpelihara dari kesalahan adalah makna yang hakiki yang dikehendaki Allah Azza 
wa Jaila daiam firman-Nya, yang artinya, “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat" Akan tetapi 
pemahaman pemuda yang jauh sekali dari pendidikan Islam sama sekali tidak ma'shum?jadi 
masalahnya ialah perbandingan antara dua pemahaman, yaitu pemahaman atau pemikiran 
seorang pemuda yang jahil dengan pemahaman atau pemikiran para Imam mujtahiddIn, yang 
keduanya tidak ma'shum. Perbedaannya hanyalah yang satu terlalu jahil dan yang satu lagi 
sangat dalam ilmunya. 

Al-Bani:Sesungguhnya Allah SWT tidak membebaninya melebihi kemampuannya. 


Dokter don Brosur: Analog! Lainnya 


Al-Bouti :Tolong Jawab pertanyaan ini. Sese orang mempunyai anak kecil yang sedang sakit 
panas. Menurut saran semua dokter yang ada di kota Itu, la harus diberi obat khusus dan mereka 
melarang orangtua ai anak untuk mengobatinya dengan antlbiotik. Mereka pun telah memberi tahu 
kepada orangtua si anak bahwa, sekiranya saran ini dilanggar, mungkin saja Itu menyebabkan 
kematian si anak, Suatu ketika si orangtua membaca selebaran brosur kslesehatan dan 
manemukan keterangan bahwa antibiotik terkadang barmanfaat untuk mengobati sakit panas. 
Berdasarkan isi selebaran itu, orangtua tersebut tidak memperhatikan lagi saran dokter, Dengan 
panggilan hatinya, ia merawat anaknya dengan antibiotik hingga mangakibatkan kematian si anak, 
Dengan tindakan ini, apakah orangtua tersebut berdosa atau tidak? 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7409 


Al-Bani: Saya kira, masalah itu lain dengan masalah ini dan maksudnya pun berbeda dengan 
persoalan yang sectang kita bicarakan. (Di sini tampaknya Al-Albani gagal menangkap analogi 
yang sederhana Ini. Lalu, bagaimana ia mampu membanding-kan hujjah-huijah para imam 
madzhab?) 


Al-Bouti :Masalah ini pada hakikatnya sama dengan hat yang tengah kita bicarakan.Coba Anda 
perhatikan. Orangtua tersebut sudah mendengarkan ijma (kesepakatan) para dokter, 
sebagaimana pemuda tadi juga telah mendengar ijma' para ulama. Akan tetapi lantaran tak tahu 
landasan dan teori-teori medis dunia kedokteran) orangtua itu bepegang pada brosur kesehatan 
yang ia baca dan hatinya kemudian condong padanya, sebagaimana pemuda tersebut 
melaksanakan panggilan hatinya. 


Al-Bani:Tuan, Al-Guran adalah nur (cahaya). Nur Al-Gur'an tidak dapat disamakan dengan yang 
lain. 

Al-Bouti :Apakah pantulan cahaya Al-@ur'an itu dapat dipahami oleh setiap yang membaca Al- 
Gur'an dengan pemahaman yang tepat sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT? Kalau begitu, 
apa bedanya antara ahli ilmu dan yang bukan ahli ilmu dalam menerima cahaya Al-Guran? 
Al-Bani:Panggilan hati adalah yang paling asas/pokok, 

Al-Bouti :Orangtua tersebut telah melaksanakan panggilan hatinya hingga menyebabkan kematian 
anaknya. Apakah ada pertanggungjawaban bagl orangtua itu baik dari sagi syari'at maupun 
tuntunan hukum? 

Al-Bani:Dia tidak dituntut apa-apa. 

Al-Bouti :Dengan pernyataan Anda seperti ini, saya kira diskusi ini kita cukupkan saja sampai di 
sinl. Sudah putus jalan untuk menemukan pendapat kami dengan Anda. Dengan Jawaban Anda 
yang sangat ganjil itu, cukuplah kiranya kalau Anda talah kaluar dari ijma' kaum muslimin. 


(Demikian ucap Al-Buthl mengakhiri diskusinya dengan Al-Albani. Dari jawaban terakhir Al-Albani, 
tampaknya Al-Buthi telah menangkap sesuatu sehingga ia merasa tak perlu lagi memperpanjang 
pembicaraan). 

Sumber: Majalah Alkisah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/6211753479052771 


2910. KHILAFAH HIZBUT TAHRIR PASTI GAGAL 
Oleh: Ustadz Muhammad Idrus Ramli (Aktivis LBM NU Jember) 


Jika ada yang bertanya, tentang prospek dan masa depan Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan 
khilafah al-Nubuwwah, maka bagaimana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat 
adalah, Hizbut Tahrir pasti memperoleh kegagalan, bukan kesuksesan dalam memperjuangkan 
khilafah al-nubuwwah yang mereka obsesikan. Mengapa demikian? Tentu, karena khilafah al- 
nubuwwah telah berlalu dan perjalanan sejarah. Berkaitan dengan khilafah al-nubuwwah tersebut 
ada dua hadits yang patut menjadi renungan kita, agar tidak terpengaruh Hizbut Tahrir. 


Pertama, hadits shahih berikut ini: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7410 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Olla Aa DE eat HS elang dala AI ke AI Ja JB JB dan AI gan Rei gd JB Ola yi Ata 
bar JB ya Ge Ul JIE ata Ula jo We Ja Al  Ukanal Rai JG pi SMS Ag 
Bj Ya uga Bl ma Ja SE ya SI pad lh Ol Dot TN DI TA Ka IG SI 


“Sa'id bin Jumhan berkata: “Safinah menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: “Pemerintahan Khilafah pada umatku selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu 
dipimpin oleh pemerintahan kerajaan.” Lalu Safinah berkata kepadaku: “Hitunglah masa 
kekhilafahan Abu Bakar (2 tahun), Umar (10 tahun) dan Utsman (12 tahun).” Safinah berkata lagi 
kepadaku: “Tambahkan dengan masa khilafahnya Ali (6 tahun). Ternyata semuanya tiga puluh 
tahun.” Sa'id berkata: “Aku berkata kepada Safinah: “Sesungguhnya Bani Umayah berasumsi 
bahwa khilafah ada pada mereka.” Safinah menjawab: “Mereka (Bani Umayah) telah berbohong. 
Justru mereka adalah para raja, yang tergolong seburuk-buruk para raja”. (HR. Ahmad dan al- 
Tirmidzi).Hadits di atas menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kepemimpinan khilafah 
yang mengatur roda pemerintahan umat sesuai dengan ajaran kenabian (khilafah al-nubuwwah) 
dan menerapkan syariat Islam secara sempurna, hanya berjalan selama tiga puluh tahun, yaitu 
masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali -radhiyallahu “anhum. 
Sebagian ulama ada yang memasukkan masa pemerintahasan Sayidina Hasan bin Ali - 
radhiyallahu “anhuma-, ke dalam khilafah al-nubuwwah ini, karena masa kekuasaan beliau 
melengkapi masa tiga puluh tahun tersebut. 


Kedua, hadits lain yang menjelaskan tentang khilafah al-nubuwwah, adalah hadits shahih berikut 
ini: 

BU Upah pa Ol AN aa U Kai DG JB pelang Aale II aa (AN DI JB de ab) MI ap Tari ye 
BE KEK AN NA WEI SKEN W AU BKB gua Lab Bia SEE ab 1 IG 
— 3 AN ge et DAA He KA IG dna UK K3 

PAN) LI em iga II dea dp 1 Wa 5 aa DS saya AS Gas (5 Lali 


LAN an al Bb ya le JAN Ala PA LN ka bra ha 


Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhyalahu “anhu, berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
“Kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya, kemudian Allah mengangkat 
kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian 
dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. 
Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian 
Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan 
kehendaknya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Lalu Nabi SAW 
diam”. “Habib bin Salim berkata: “Setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sedangkan Yazid 
bin al-Nu'man bin Basyir menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadits ini kepada Yazid. Aku 
ingin mengingatkannya tentang hadits ini (yang aku riwayatkan dari ayahnya|. Lalu aku berkata 
kepada Yazid dalam surat itu: “Sesungguhnya aku berharap, bahwa Amirul Mukminin Umar bin 
Abdul Aziz adalah khalifah yang mengikuti minhaj al-nubuwwah sesudah kerajaan yang menggigit 
dan memaksakan kehendak.” Kemudian suratku mengenai hadits ini disampaikan kepada Umar 
bin Abdul Aziz, dan ternyata beliau merasa senang dan kagum dengan hadits ini.” (HR. Ahmad, al- 
Bazzar, Abu Dawud, al-Baihagi dan lain-lain). 


Hadits pertama membatasi khilafah selama tiga puluh tahun, yaitu masa khilafahnya khilafahnya 


www.islamuna.info 


MAKALAH ASWAJA | 7411 


Khulafaur Rasyidin. Sedangkan hadits Hudzaifah bin al-Yaman, menjanjikan adanya khilafah lagi, 
pasca kerajaan yang diktator dan otoriter. Akan tetapi semua ulama berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan khilafah al-nubuwwah dalam hadits Hudzaifah tersebut adalah khilafahnya Umar 
bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, al-Imam al-Syaffi: 


MEA Ga KA Ah AS dah DU) ae Kp Las salad, 
“Khalifah itu ada lima orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu 
'anhum.” (Ibnu Abi Hatim al-Razi, Adab al-Syafi'i wa Managibuhu, hal. 189). 
Al-Imam Sufyan al-Tsauri, juga berkata: 


B3 3-02 0-2 0 9 Oo Ko 3-3 B 5 3 ok II. 0, 0 Boh 00 
Fa yA Alya ng HA Ae 01 Jang day Olainy any SI Meta, 
“Para Khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan selain 


mereka, itu adalah perampas atau pemeras.” (Ibnu Abi Hatim al-Razi, Adab al-Syafi'i wa 
Managibuhu, hal. 191). 


Dua hadits di atas menyatakan bahwa khalifah itu hanya tiga puluh tahun, ditambah dengan 
seorang khalifah setelah penguasa yang diktator. Kemudian para ulama seperti al-Imam al-Syafi' 
dan al-Imam Sufyan al-Tsauri menyatakan, bahwa khalifah itu hanya lima orang, yaitu Abu Bakar, 
Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz, sedangkan selain lima orang tersebut hanyalah 
penguasa yang merampas kekuasaan dengan tidak benar. 


Dengan demikian, berarti obsesi Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan khilafah, pasti menemukan 
kegagalan, karena apa yang akan mereka raih -seandainya berhasil-, itu bukan khilafah, tetapi 
kekuasaan diktator dan perampas. Wallahu a'lam. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/21975395804 74201 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


HIKMAH 


(7ana ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


32 HIKMAH 


Bab ini berisi dokumen kisah, cerita dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
pengalaman hidup sebagai motivasi dan ibroh. 


4260. PENGERTIAN ILMU HIKMAH 
PERTANYAAN : 


2 Rayhana Syifaa 
Assalamu alaikum, Para kyai mau tanya apa pengertian ilmu hikmah itu? Apakah nabi muhammad 
mengajarkan ilmu hikmah juga pada sahabat...? 


JAWABAN : 


2 Af-idahtus Sholihah 
Wa'alaykumussalaam...wr.w, saya temukan keterangan ini : 


Kata HIKMAH di dalam ayat ayat yang telah kita baca kbanyakan di athofkan (sambungkan) 
kepada lafadz KITAB.dengan huruf wawu yang menurut pakar nahwu mempunyai ma,na LIL 
JAM'IL MUTHLAAI. (Untuk berbarengan scara muthlag) ialah menunjukan,bahwasanya hikmah 
pada hagigatnya adalah KITAB. 


Artinya tidak ada orang ahli di bidang hikmah yang tidak berdasarkan paham kitab,ya'ni, apabila 
seseorang paham hikmah,maka ia pasti paham kitab yang di turunkan oleh Allah kepada 
rosulnya.dan untuk umat islam, kitab tersebut adalah Al @ur'an.jadi konklusinya, "yang DI SEBUT 
HIKMAH, adalah MENGIMPLEMENTASIKAN AJARAN AL @UR'AN. Demikian definisi hikmah 
menurut penulis,dan menurut pendapat pendapat yang lain ,silahkan anda ikuti definisi definisi 
berikut:Alhikmatul mantugu biha ulumu assyarie'atu watthoriegoh.(At Ta'rifat hal,91. 


Hikmah yang boleh di bicarakan adalah ilmu ilmu syare'at dan ilmu ilmu thorigot. Dan di antara 
definisi yang lain bisa kita jumpai di dalam kitab:At Ta'rifat hal/91-9ZAt Ta'rifat hal/91Ashowi hal 
369 juz 2Tafsir jalalain hal 42 juz 1Ash shoowi hal/128 juz 1Ash Shoowi hal/225 juz 3Tafsir Munier 
hal 170 juz 2Baidlowi hal/151 juz 4Tafsir ibnu katsir hal/322 juz awalTafsir ibnu katsir hal/444 juz 3 


Dari sebagian ibaroh di atas mungkin bisa jadi refrensi bagi kita, agar tidak sempit dalam 
mengartikan hikmah hanya sebatas kanuragan, kebatinan, magic, kekuatan, mistis dll.. 

Yu'til hikmata man yashaa ,waman yu'tal hikmata fagod uutia hoeron katsiero wamaa 
yadozakkaruu illa ulul albaab... 

(Nugil min syahinal kirom Syeh Misbahul Munir Muslim Brebes.) 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/949789318377210/ 


2 Aniek Liya 

1. "Allah menganugrahkan AL- HIKMAH kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang 
dianugrahi AL-HIKMAH itu, ia benar-benar telah dianugrahi KARUNIA yang BANYAK. Dan hanya 
orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.” (AS Al Bagarah : 269) 


Definisi AL-HIKMAH secara bahasa menurut kamus bahasa Arab, AL-HIKMAH berarti : 
kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, 
peribahasa (kata-kata bijak), dan al-Gur' anul karim. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7415 ) 5 


Orang yang dianugerahi HIKMAH adalah : Orang yang mempunyai ilmu mendalam dan mampu 
mengamalkannya.#Orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang menempatkan 
sesuatu sesuai pada tempatnya (adil). #Orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.#Orang yang mampu 
memahami dan menerapkan hukum Allah. 


2. Nabi mengajarkan lewat al-guran dan hadis-hadis Rasulullah SAW.bukankah algur'an juga 
merupakan ilmu hikmah? 


Cara mendapatkan ilmu hikmah itu adalah dengan memahami, menghayati dan berusaha 
mencontoh rasulullah SAW dalam mengamalkannya. Orang yang dapat mengusai ilmu ini dengan 
sempurna bukan saja ia akan sakti di dunia, namun diakhirat pun dia dianggap sebagai jawara 
yang telah dapat mengalahkan hawa nafsunya. la akan mendapat pahala yang besar dan 
kemulian dari Allah SWT. 


Menahan Marah. 
Jurus ilmu ini mengingatkan kita untuk dapat menahan amarah. Allah berfirman: 


(134/ulsac JI) bisa Lg A13 Ul 52 Eell3 Bis mob II 


Artinya : Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan| kesalahan) orang lain. Dan 
Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Ali Imran: 134) 


Ahlag paling utama 
Ilmu ini mengingatkan kita untuk dapat meraih ahlag paling utama. Rasulullah SAW bersabda : 


slab yo aoi 25311 Jala luall Jal HST Jusil as NI dio 1 alwg le All ala All Jawa, JB 
(309 16 / 37 2) - cusNI Rol . slalh yac gasi9 elo 5 yo wlasig 


Rasulullah SAW bersabda : Wahai Ugbah tidakkah aku memberitahumu akan ahlag paling utama 
bagi penghuni dunia dan aghirat ? Engkau menyambung hubungan terhadap orang yang memutus 
hubungan denganmu, engkau memberi orang yang tidak mau memberimu, dan engkau 
memaafkan orang yang mendzalimimu. (jami'ul hadis juz 37, hal : 309) 


Memaafkan 
Ilmu ini mengingatkan kita untuk mudah memaafkan. 


(85/S5JI) Jne rita ro 
Artinya : Maka maafkanlah dengan cara yang baik. (AS: Al-Hijr: 85) 


Ampunan Allah 
Ilmu ini mengingatkan kita agar mendapat ampunan Allah. 


(2212) Han Jie Abg SI AU sada Ol Uu NI IgSaxoal3 gasal 
Artinya : dan hendaklah mereka memafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa 
Allah megampunimu? Dan Allah Maha pengampun lagi maha Penyayang. (AS: An-Nur: 22) 


Ilmu ini mengingatkan kita agar bersifat sabar. Allah berfirman : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7416 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


M3MS asal) 2303 236 Gal 5 | 5463 5100 Gala 


Artinya: Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk 
perbuatan yang mulia. (AS: As-Syuraa: 43) 


Wasiat Nabi 
Ilmu ini mengingatkan kita pada sebuah wasiat Baginda nabi SAW. 


Rasulullah SAW bersabda : 


Lylp 9373 «maag X1 JB sninogl ? alwg de AI ola si JB NS) Ul uc Il LS) P2)D ul ye 
Salsa lg, . masi N J3 


Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Bahwa ada seorang berkata kepada Nabi SAW : “Berilah aku 
wasiat” Nabi berkata : “Janganlah egkau marah”. Orang itu mengulangi berkali-kali permintaannya, 
nabi pun berkata : “janganlah engkau marah”. (HR. Imam Buhori). 


Lemah lembut 
Ilmu ini mengingatkan kita akan kehebatan sikap lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda : 


X9 Aly NI ea HS usV NX BL ul 1 aug Ale Al dan Al Jowo JB 1 CJE ic dll 13, diile yg 
aka 097. il NI sena yo £ ji . 


Artinya : dari Sayyidah A'isyah ra. Ia berkata: rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya lemah 
lembut tidaklah berada pada suatu apapun kecuali akan menhiasinya, dan tidaklah dicabut sifat 
lemah lembut itu dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. (HR. Imam Muslim). 


Kekuatan inti 
Ilmu ini mengingatkan kita bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah menahan amarah. 
Rasulullah SAW bersabda : 


koil «dc db dad La ? JB meng de WI duo WI Joy ol « JB dis WII M3) P03d Sl us 
due Gaio . mad ic dai ellan SAI ml . 


Artinya : dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah kekuatan itu dengan 
menang dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan 
amarahnya ketika ia marah. (HR. Imam Bukhari Muslim). 


Ihtimalul adza 
Ilmu ini mengingatkan kita bahwa ihtimalul adza (bersabar atas keburukan orang) adalah pembuka 
pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda : 


aga! om 4 siigaliug pelat Ul Jul «Ul Jaw L JB Na) ul: JB as ll 5) d4, yul uc 
Al yo sleo Jl5a X9 « Jall agiwi lailS Cal laS WuS Yi: Jlt3 « ale yaleug pgisalsl9 «Jl Uaimng 
alwo ol9) . Sbd dc Kao lo agalc pugb - 


Dari Abu Hurairah ra. Bahwa seorang berkata kepada rasulullah SAW: “Sesungguhnya aku 
mempunyai kerabat, aku selalu menyambung hubungan baik dengan mereka tetapi mereka selalu 
memutuskannya, aku berbuat baik akan tetapi mereka membalasnya dengan keburukan, aku 
berlaku bijak akan tetapi mereka berlaku bodoh. Rasulullah SAW kemudian bersabda: Bila 
keadaannya seperti yang engkau katakan, mereka itu seperti meminum abu yang panas, dan 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7417) 7 


senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu selama kamu dalam keadaan demikian 
itu. (HR Imam Muslim) 


Do'a pamungkas 

Mendoakan orang yang mendholimi dan menyakiti kita dengan doa yang baik adalah suatu yang 
luar bisa, seperti yang dilakukan rasulullah SAW terhadap penduduk Taif. Orang tidak akan dapat 
mendoakan orang yang menyakitinya dengan doa' yang baik kecuali orang yang berhati mulia, 
dan itulah salah satu ciri-ciri penghuni surga. 


2 Mas Hamzah 
ILMU HIKMAH 
- Kitab mirgotul mafatih syarah misykatul mashobih 


M7 Jas ali sg alas 2 le Jb1 Iageialll sea sedetail sea" 
Sal og) "ULSIL dala" lg 939." doll Gale all. 


hadis no 6147dari ibnu abbas -semoga Allah meridhoi keduanya- berkata :" Nabi shollallohu alaihi 
wasallam merangkulku pada dadanya kemudian beliau bersabda : ' Yaa Allah, ajarilah dia AL 
HIKMAH "dalam satu riwayat : "ajarilah dia al kitab "HR Al Bukhori 


eloal : (052xo adl - alug Ale Al Lolao - yuill ) sus «SI Hua Sya? (ion 1 JB yalic ul C5) 
Sia 1 dlai JB. Jodlo Jell Ubi : Sih ("dal dala agdll "1 JS) SJ yaKog dll Rio dil all 
ASI: dulgill 63, dia all do Lea SL jadi sad Li Lu satig 388 HSNI UH y0g cliw yo SAI 
Llisl9 1 SLI Ai3 9991 Leitiy9 cl A20 SI S9 « alel Jua8L cl LNLASI 8 20 uc d,lc 
disuy Jis Agiw lo: J9 cdi us aeill J3 « Jail s3 Wall: Jar lip Ld doSaJL sol 9 « 

ve ol US. ed as Jd 9 Olga dc 1 J9 € ym owl ALAN og Ai God 093 : J8 
satu load J5 adl JS ssl9 Jiusg sid Li ylc 1 ya goal . 


Ibnu Abbas di rangkul pada dadanya Nabi, hal ini sebagai isyarat bahwa dada adalah sumbernya 
ilmu dan sumbernya HIKMAH." Yaa Allah, ajarilah dia AL HIKMAH " maksudnya adalah sempurna 
dalam ilmu dan amal, Allah ta'ala berfirman :" Allah menganugrahkan al hikmah kepada siapa 
yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah 
dianugrahi kebaikan yang banyak "yang dimaksud disitu buknlah hikmah filsafat. 


Dalam kitab an nihayah, al hikmah adalah penggambaran dari pengetahuan tentang sesuatu yang 
paling utama dengan ilmu yang paling utama,al hakiim adalah orang yang mengerjakan sesuatu 
dengan sempurna. 


Dalam kitab fathul bary, para ulama' berbeda pendapat mengenai makna AL HIKMAH disini, 
dikatakan bahwa al hikmah adalah perkataan yang tepat,wagila pemahaman dari Allah,wagila hal 
yang disaksikan oleh akal akan kebenarannya,wagila cahaya yang membedakan antara ilham dan 
was was,wagila jawaban yang cepat,wagila selain hal yang telah disebuntukan. 

Menurut penulis, bahwa syair berikut tidak mencegahnya dari pengumpulan (pengertia) : " 
penggambaran kita berbeda beda dan kebaikanmu cuma satu # dan semua penggambaran 
memberikan isyarat kepada kebaikan itu " 


ILMU HIKMAH - Kitab tafsir at tahrir wat tanwir Ibnu Asyur (3/61-63) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7413 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al hikmah adalah kesempurnaan ilmu dan beramal yang cocok dengan ilmu tersebut, oleh sbab 
itulah dikatakan : "al hikmah di turunkan kepada lisannya orang Arab, akalnya orang yunani dan 
tangannya orang china "kata hikmah keluarnya dari al hukmu artinya mencegah/ melarang karena 
hikmah mencegah pemiliknya untuk terjatuh dalam kesalahan dan kesesatan.Allah ta'ala 
berfirman :"(ini) adalah kitab yang ayatnya muhkamat "hikmah juga mempunyai makna besi yang 
berada dalam tali kendali dan dipasang pada mulut kuda sebagai pencegah. 


Barang siapa yang Allah kehendaki diberi hikmah maka dialah yang diciptakan oleh Allah dan 
dipersiapkan untuk hal itu, yaitu selamat akalnya dan proporsional kekuatannya sehingga akal 
tersebut bisa menerima untuk memahami hakekat dan menerima kebenaran ketika kebenaran 
tampak kepadanya, hawa nafsu, fanatik buta, kesombongan dan harga diri tidak bisa 
mencegahnya .Hikmah ditafsirkan dengan pengetahuan hakekat sesuatu berdasarkan apa yang 
ada padanya dengan sesuatu yang bisa sampai dengan kemampuan, maksudnya sekira hakekat 
yang masih samar diantara sebagian yang satu dengan sbagian yang lainnya tidak membuatnya 
samar dan juga tidak salah dalam alasan serta sebab2nya. 


Hikmah di bagi menjadi banyak bagian yang berbeda berdasarkan perbedaan zaman dan 
tempat.awal munculnya hikmah adalah di timur, yaitu dinegara india dari para brahmana dan 
orang budha, orang china budha, negara iran himahnya zardasat, gibty mesir hikmahnya para 
dukun, kemudian hikmah orang timur tersebut berpindah ke yunani, di sana ilmu hikmah disaring 
dan ditashih, di buat bercabang dan terbagi menjadi dua bagian bagi mereka : 

1. hikmah amaliyah 

2. hikmah nadhriyah 


Hikmah amaliyah berhubungan dengan apa yang muncul dari amalan manusia, ini terbatas pada 
pembersihan nafsu, permebrsihan keluarga dan pembersihan umat.yang pertama ilmu akhlag, 
yaitu berakhlag dengan sifat luhur ketuhanan berdasarkan kemampuan kemanusiaan yang bisa 
melahirkan manusia yang sempurna.yang kedua ilmu tentang urusan rumah tangga.dan yang 
ketiga ilmu tentang urusan negara dan hukum 


Hikmah nadhriyah membahas urusan yang di sdh ketahui bukan dari amalan, ini diketahui 
hanyalah untuk menyempurnakan lurusnya pemahaman dan amalan. 
hikmah nadhriyah ada 3 : 

1. ilmu yang diberi julukan asfal yaitu ilmu tabi'i /ilmu alam 

2. ilmu yang di beri julukan ausath yaitu ilmu riyadhi 

3. ilmu yang di beri julukan a'la yaitu ilmu ilahi 


ilmu tobi'i membahas tentang masalah umum penciptaan, khasiat, penciptaan dan perusakan, 
termasuk di dalamnya adalah hal yang terjadi di udara, dibumi, tanaman, hewan dan manusia, dan 
termasuk di dalamnya adalah ilmu kedokteran, kimia dan perbintangan.ilmu riyadhi adalah ilmu 
hitung, ilmu ukur, ilmu hai'at dan ilmu musik.termasuk di dalamnya adalah ilmu pertambahan, 
ukuran luas, tipuan, dan menggerakkan barangz berat. 


sedangkan ilmu ilahi dibagi menjadi lima : 
1. ma'anil maujudat 
2. ushul dan mabadi' yaitu mantig dan pertentangan pendapat yang rusak 
3. penetapan dzat yang wajib wujud dan sifat-Nya 
4. penetapan arwah 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7419 ) 9 


5. kerasulan. 
itu semua telah dijelaskan oleh abu nasr al farabi dan abu ali ibnu sina. Adapun ahli hikmah 
zaman akhir dari orang-orang barat telah membatasi ilmu hikmah dalam filsafat yang ada di 
belakang ilmu tabi'at (metafisik) yang oleh orang-orang yunani disebut sebagai ilmu ilahiyat. 


Yang terpenting dari hikmah dalam pandangan agama ada 4 fasal : 

1. ma'rifatulloh dengan ma'rifat yang sebenarnya, yaitu ilmu itigod yang hag, orang yunani 
menyebutnya sebagai ilmu ilahi atau ilmu metafisik. 

2. Ilmu yang bisa menghasilkan kesempurnaan manusian, yaitu ilmu akhlag. 

3. ilmu pembersihan keluarga, oleh orang yunani di sebit sebagai ilmu urusan rumah/tempat 
tinggal. 

4. ilmu urusan umat dan memperbaiki keadaanya, yang disebut sebagai ilmu urusan negara, 
termasuk didalamnya ttg hukum pemimpin dan hukum kerajaan, dakwah islam dalam ushul 
dan furu'nya tidak akan terpisah dari cabang ilmu hikmah yang ini. 


Allah ta'ala menyebuntukan kata HIKMAH di banyak tempat dalam kitab-Nya, yang maksud 
hikmah disitu adalah hal yang didalamnya terdapat kebaikan bagi jiwa , yang terdiri dari ilmu 
kenabiyan dan petunjuk,terkadang kata hikmah menurut orang arab di gunakan utuk ucapan yang 
yang bisa membangkitkan jiwa dan menjaga kebaikan, dan juga di gunakan untuk pemberitahuan 
tentang telah kebahagiaan dan kesengsaraan yang telah diujicoba serta kuliah yang 
mengumpulkan semua adab.Allah ta'ala dalam kitabnya menyebuntukan lukman al hakim dan 
juga wasiyatnya dalam firman-Nya : "dan telah kami berikan hikmah kepada lukman ". 

Penyair-penyair arab zaman dulu telah bersungguh sungguh dalam menitipkan hikmah dan syair 
mereka, yaitu dengan perumpamaan-perumpamaan. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


Jatos al Sal lo deal al: Ja lab «lal cbs ig le Jas! Lala Al Uli doa 


al ali ag da ml pd y3 Jasi9 lal 98 wal TAN en aa li CSal cab BTA 
SESI ae IL ISU s5 « al93 Jiaiclo Jis dodlu yo es ad Iagtiwuo Galau SAI 9d doSaJI oslul wles 
wo Sl Cabul Opa Ai « Atil X9 dalSo Ng danoc X9 S9d el yo mo d JPN Isl Sa adl Iskio 
lo dc giong Loumii lal 33 LM Jl aga gi Jd adl usil 18 « iliddl yo Asti Godlug ileall ,1ab 
Gill asli Lay le 9 Lo ade slHNI Gilis 48 00 Laik AoSIJI Wo audg eni O JoS x88 pgdll Hy « 
lolusi Card doS-JI9 Ulu 9 Jl 198 balas X9 yAs R0 lguas dgolisioll Gilisll wib Y Cupu «SI 
doll daigdl ic Hill 48 doll Je) aglo Inu09 « dBNIG y Kadi Wlisk Bis g odgall dalisp 
ASI da 1 bui dig £ Cats, do 3 Ya) Hb 339 Undgl Uma Jd dicg « Undgallg 
Pn oom SI MAT Trouud9 LC 399 LH409 LUD9 Olga Jl A8 ll A0 SX9D doS3 vla 
HI HI IN DI « ul Jlosl yo yx21 lo dilaioll 543 duloell doS-lI lo. da yk doS5g « dulac 
Gladi Kuy XI Ola Calenou HUI 9g « HASNI ale Jodlo . dodi Ludgig Alilel Wudgi9 till 

das oisall 9 Gaia! dll ale CIUJl9 . Soil susi ale : wuWllg . ld 99 JleS dis pray lo « 4 Hull 
Ala3YI doliisl ploil ali loulg « Jas NI 40 Kla Ali ll 903 us all (gd Wobull doS-lI log 
Sl leg « paBb JI 989 bugil Kab leg | gombll sdg Jiwdb Bil ale : pole Hb gag « JlocVlg 
disi @yalag « dluallg U3SII 9 solo 9 GesSll dolell 29011 00 Coy sub . Sal 9dg9 cc AL 
swab lg. mall skg Al 8 2 yrug lw Ul gadlg UWlg KS) Klubg gadi Cs g» 
JIN 59 (dusSloll ) AS lali arak dalud!g all Rang du Gol! 9 dizadl 9 dwudigII 9 ulu. 
drwloll el NI dS8Lo9 Gbioll sdg Solog Jorolg « wil» ga gal! yuleo : alusi do 949 XI lolg « 
sai gal ES ay 33 « Ulu Jl sal Okila « Ob ala algAI Olil9 « ilung songll usia OLuls 
sly9 lo dc domba 99 ASI Tg 208 89 WII sloS3 yo U9sSlioll lol. Luwu ws dc olo sul WI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7420 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


al as a3 MESS Jos al wi Jess sal Obb Uni as- ses le sa Amil 
US may lo yuli. Asuball clay bo gl aelA lali baal die Lowg « Sal JSI Ale gag A90 Is 
ni ale Ubgal Sic awali gg « Alila Ludgi : dl. INN ale 909 4 Ulu dnuii JS 4 alel 
doloil aa 99 Rai 9D9 « duaoll dulu ale mowoll 989 kisi Dols AYI sgt! all . J Sio! 
An an ee en MAS 
Cal Sg dtn Ml9 Sagdlg Begal yo 4 pagi AL A3 lo Les Isl o UUS yo PMS Raat 90 193 HI 
Bglisllg Bole! play Olsl9 4 IL dog yutil Lol 9 oil JlaSAI Kala al ic Gili dal « 
ulat) Liat Sig ! dlei Ala 33 obl99 lai dio LS 93 wdles dll 539 « UII glonl inolo Lg 
JbioNI Ju 3 199 Ad 0 9d dal elab dalis UJI el atd CMS 39 € OLI HI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/953879767968165/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962039250485550 


0183. ALLAH MENGUJIKU DENGAN EMPAT NYAWA 


Hidup ini memang ujian. Seperti apa pun warna hidup yang Allah berikan kepada seorang hamba, 
tak luput dari yang namanya ujian. Bersabarkah sang hamba, atau menjadi kufur dan durhaka. 
Dari sudut pandang teori, semua orang yang beriman mengakui itu. Sangat memahami bahwa 
susah dan senang itu sebagai ujian. Tapi, bagaimana jika ujian itu berwujud dalam kehidupan 
nyata. Mampukah ?. Hal itulah yang pernah dialami Bu Khairiyah. Semua diawali pada tahun 
1992. 


Waktu itu, Allah mempertemukan jodoh Khairiyah dengan seorang pemuda yang belum ia kenal. 
Perjodohan itu berlangsung melalui sang kakak yang prihatin dengan adiknya yang belum juga 
menikah. Padahal usianya sudah nyaris tiga puluh tahun. Bagi Khairiyah, pernikahan merupakan 
pintu ibadah yang di dalamnya begitu banyak amal ibadah yang bisa ia raih. Karena itulah, ia tidak 
mau mengawali pintu itu dengan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Ia sengaja memilih pinangan 
melalui sang kakak karena dengan cara belum mengenal calon itu bisa lebih menjaga keikhlasan 
untuk memasuki jenjang pernikahan. Dan berlangsunglah pernikahan yang tidak dihadiri ibu dan 
ayah Khairiyah. Karena, keduanya memang sudah lama dipanggil Allah ketika Khairiyah masih 
sangat belia. 


Hari-hari berumah tangga pun dilalui Khairiyah dengan penuh bahagia. Walau sang suami hanya 
seorang sopir di sebuah perusahaan pariwisata, ia merasa cukup dengan yang ada. Keberkahan 
di rumah tangga Khairiyah pun mulai tampak. Tanpa ada jeda lagi, Khairiyah langsung hamil. Ia 
dan sang suami pun begitu bahagia. "Nggak lama lagi, kita punya momongan, Bang!" ujarnya 
kepada sang suami. Mulailah hari-hari ngidam yang merepotkan pasangan baru ini. Tapi buat 
Khairiyah, semuanya berlalu begitu menyenangkan. Dan, yang ditunggu pun datang. Bayi pertama 
Bu Khairiyah lahir. Ada kebahagiaan, tapi ada juga kekhawatiran. Mungkin, inilah kekhawatiran 
pertama untuk pasangan ini. Dari sinilah, ujian berat itu mulai bergulir. Dokter menyatakan bahwa 
bayi pertama Bu Khairiyah prematur. Sang bayi lahir di usia kandungan enam bulan. Ia bernama 
Dina. 


Walau dokter mengizinkan Dina pulang bersama ibunya, tapi harus terus berobat jalan. Dan tentu 
saja, urusan biaya menjadi tak terelakkan untuk seorang suami Bu Khairiyah yang hanya sopir. 
Setidaknya, dua kali sepekan Bu Khairiyah dan suami mondar-mandir ke dokter untuk periksa 
Dina. Kadang karena kesibukan suami, Bu Khairiyah mengantar Dina sendirian. Beberapa bulan 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7421 ) 


kemudian, Allah memberikan kabar gembira kepada Bu Khairiyah. Ia hamil untuk anak yang 
kedua. Bagi Bu Khairiyah, harapan akan hiburan dari anak kedua mulai berbunga. Biarlah anak 
pertama yang menjadi ujian, anak kedua akan menjadi pelipur lara. Begitulah kira-kira angan- 
angan Bu Khairiyah dan suami. 


Dengan izin Allah, anak kedua Bu Khairiyah lahir dengan selamat. Bayi itu pun mempunyai nama 
Nisa. Lahir di saat sang kakak baru berusia satu tahun. Dan lahir, saat sang kakak masih tetap 
tergolek layaknya pasien berpenyakit dalam. Tidak bisa bicara dan merespon. Bahkan, merangkak 
dan duduk pun belum mampu. Suatu ketidaklaziman untuk usia bayi satu tahun. Beberapa minggu 
berlalu setelah letih dan repotnya Bu Khairiyah menghadapi kelahiran. Allah memberikan 
tambahan ujian kedua buat Bu Khairiyah dan suami. Anak keduanya, Nisa, mengalami penyakit 
aneh yang belum terdeteksi ilmu kedokteran. Sering panas dan kejang, kemudian normal seperti 
tidak terjadi apa-apa. Begitu seterusnya. 


Hingga di usia enam bulan pun, Nisa belum menunjukkan perkembangan normal layaknya 
seorang bayi. Ia mirip kakaknya yang tetap saja tergolek di pembaringan. Jadilah Bu Khairiyah 
dan suami kembali mondar-mandir ke dokter dengan dua anak sekaligus. Di usia enam bulan 
Nisa, Allah memberikan kabar gembira untuk yang ketiga kalinya buat Bu Khairiyah dan suami. 
Ternyata, Bu Khairiyah hamil. Belum lagi anak keduanya genap satu tahun, anak ketiga Bu 
Khairiyah lahir. Saat itu, harapan kedatangan sang pelipur lara kembali muncul. Dan anak 
ketiganya itu bayi laki-laki. Namanya, Fahri. 


Mulailah hari-hari sangat merepotkan dilakoni Bu Khairiyah. Bayangkan, dua anaknya belum 
terlihat tanda-tanda kesembuhan, bayi ketiga pun ikut menyita perhatian sang ibu. Tapi, kerepotan 
itu masih terus tertutupi oleh harapan Bu Khairiyah dengan hadirnya penghibur Fahri yang mulai 
berusia satu bulan. Sayangnya, Allah berkehendak lain. Apa yang diangankan Bu Khairiyah sama 
sekali tidak cocok dengan apa yang Allah inginkan. Fahri, menghidap penyakit yang mirip kakak- 
kakaknya. Ia seperti menderita kelumpuhan. Jadilah, tiga bayi yang tidak berdaya menutup 
seluruh celah waktu dan biaya Bu Khairiyah dan suami. Hampir semua barang berharga ia jual 
untuk berobat. Mulai dokter, tukang urut, herbal, dan lain-lain. Tetap saja, perubahan belum 
nampak di anak-anak Bu Khairiyah. 


Justru, perubahan muncul pada suami tercinta. Karena sering kerja lembur dan kurang istirahat, 
suami Bu Khairiyah tiba-tiba sakit berat. Perutnya buncit, dan hampir seluruh kulitnya berwarna 
kuning. Hanya sekitar sepuluh jam dalam perawatan rumah sakit, sang suami meninggal dunia. 
September tahun 2001 itu, menjadi titik baru perjalanan Bu Khairiyah dengan cobaan baru yang 
lebih kompleks dari sebelumnya. Dan, tinggallah sang ibu menghadapi rumitnya kehidupan 
bersama tiga balita yang sakit, tetap tergolek, dan belum memperlihatkan tanda-tanda 
kesembuhan. 


Tiga bulan setelah kematian suami, Allah menguji Bu Khairiyah dengan sesuatu yang pernah ia 
alami sebelumnya. Fahri, si bungsu, ikut pergi untuk selamanya. Kadang Bu Khairiyah tercenung 
dengan apa yang ia lalui. Ada sesuatu yang hampir tak pernah luput dari hidupnya, air mata. 
Selama sembilan tahun mengarungi rumah tangga, air mata seperti tak pernah berhenti menitik di 
kedua kelopak mata ibu yang lulusan 'aliyah ini. Semakin banyak sanak kerabat berkunjung 
dengan maksud menyudahi tetesan air mata itu, kian banyak air matanya mengalir. Zikir dan 
istighfar terus terucap bersamaan tetesan air mata itu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7422 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bu Khairiyah berusaha untuk berdiri sendiri tanpa menanti belas kasihan tetangga dan sanak 
kerabat. Di sela-sela kesibukan mengurus dua anaknya yang masih tetap tergolek, ia berdagang 
makanan. Ada nasi uduk, pisang goreng, bakwan, dan lain-lain. Pada bulan Juni 2002, Allah 
kembali memberikan cobaan yang mungkin menjadi klimaks dari cobaan-cobaan sebelumnya. 
Pada tanggal 5 Juni 2002, Allah memanggil Nisa untuk meninggalkan dunia buat selamanya. Bu 
Khairiyah menangis. Keluarga besar pun berduka. Mereka mengurus dan mengantar Nisa pergi 
untuk selamanya. 


Entah kenapa, hampir tak satu pun sanak keluarga Bu Khairiyah yang ingin kembali ke rumah 
masing-masing. Mereka seperti ingin menemani Khairiyah untuk hal lain yang belum mereka 
ketahui. Benar saja, dua hari setelah kematian Nisa, Nida pun menyusul. Padahal, tenda dan 
bangku untuk sanak kerabat yang datang di kematian Nisa belum lagi dirapikan. Inilah puncak dari 
ujian Allah yang dialami Bu Khairiyah sejak pernikahannya. 


Satu per satu, orang-orang yang sebelumnya tak ada dalam hidupnya, pergi untuk selamanya. 
Orang-orang yang begitu ia cintai. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang harus ia lupai. Kalau 
hanya sekadar air mata yang ia perlihatkan, nilai cintanya kepada orang-orang yang pernah 
bersamanya seperti tak punya nilai apa-apa. Hanya ada satu sikap yang ingin ia perlihatkan agar 
semuanya bisa bernilai tinggi. Yaitu, sabar. "Insya Allah, semua itu menjadi tabungan saya buat 
tiket ke surga," ucap Bu Khairiyah. ( Syahra Alatas ). 


0199. Masjid Jin, Saksi Keimanan Sekelompok Jin 


Sekelompok Jin menyatakan keislamannya yang diterangkan dalam Alguran surah Jin ayat 1-2. 
"Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan Alguran. Lalu, mereka 
berkata : "Sesungguhnya, kami telah mendengarkan Alguran yang menakjubkan, yang memberi 
petunjuk kepada jalan yang benar. Karena itu, kami memercayainya dan kami tidak akan 
mempersekutukan Allah SWT dengan siapa pun juga.". 


Peristiwa ini terjadi saat Rasul SAW bersama para sahabat sedang melaksanakan shalat Subuh. 
Ketika itu, Rasul SAW membaca surah Ar-Rahman (55) ayat 1-78. Dalam surah Ar-Rahman ini 
terdapat beberapa ayat yang berbunyi, "Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan?" Ketika ayat ini dibacakan, para jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan 
kalimat, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. 
Segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami." Ibnu 
Mas'ud menyatakan bahwa ia ikut menyaksikan malam turunnya ayat Jin ini. Rasulullah SAW 
bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu, kami pergi bersamanya, dan aku 
bacakan Alguran kepada mereka." 


Peristiwa ini terjadi di sebuah masjid. Masjid ini terletak di kampung Ma'la, tak jauh dari pekuburan 
kaum Muslim di Kota Makkah. Dan kini, masjid itu dinamakan dengan Masjid al-Jin atau Masjid al- 
Bai'ah. Sebab, di tempat inilah para jin berbaiat atau menyatakan keislaman mereka kepada 
Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Kitab-Nya. 


Awal Mula Cerita 


Masjid ini menjadi monumen terpenting antara Rasulullah SAW dan para jin. Konon pada saat itu, 
para Jin berencana menuju Tihamah. Namun, mereka mendengar bacaan Alguran. Mereka 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7423 


sangat takjub mendengarnya, dan kemudian berdialog dengan Rasulullah SAW, lalu menyatakan 
keimanannya. Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada kaum jin. Penyampaian para jin 
yang berbaiat dengan Rasul SAW itu diabadikan dalam Alguran surah Al-Ahgaf (46|: 29-32. 


Dalam Asbab an-Nuzul karya Jalaluddin as-Suyuthi disebutkan sebab-sebab diturunkannya surah 
Al-Ahgaf ayat 29-32. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW 
sedang membaca ayat-ayat Alguran, ada beberapa jin (sejumlah riwayat menyebutkan jumlahnya 
ada sembilan jin dan sebagian lain menyebutkan tujuh jin) yang turut mendengarkan bacaan 
Alguran dari Rasulullah SAW. Kemudian, salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, 
"Diamlah, perhatikan bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk 
mengingatkan mereka pada jalan yang benar. 


Dalam kitab Ad-Durur al-Manshur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada Rasulullah 
SAW itu sebanyak tujuh jin. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Syekh 
Abdul Mun'im Ibrahim, dalam kitabnya Ma @abla Khalgi Adam dan telah diterjemahkan dengan 
judul Adakah Makhluk Sebelum Adam? Menyingkap Misteri Awal Kehidupan, jumlah mereka 
sebanyak sembilan dan salah satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Responsif Dalam kitab Fath al- 
Bari bi syarh Shahih al-Bukhari bab Dzikru al-Jin disebutkan, pemimpin para jin itu bernama 
Wirdan. Para jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara 
Negara Irak dan Suriah, yaitu di dekat Mosul. Menurut Abdullah ibnu Umar, ayat Alguran yang 
dibacakan Rasulullah SAW ketika itu adalah surah Ar-Rahman. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak 
ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespons surah Ar-Rahman daripada 
kalian." 


Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa, ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ketika aku membaca 
ayat Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan," para jin berkata, "Wahai 
Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan." 


Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai bagaimana 
mereka (golongan jin) menafakuri dan menadaburi (menelaah dan mencerna) ayat-ayat Allah 
SWT. Ketika ayat Alguran menanyakan sesuatu, para Jin itu dengan cepat merespons pertanyaan 
Allah. Sementara itu, para sahabat masih terdiam dan terpaku mendengarkan ayat-ayat tersebut. 
Para jin lebih respek terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham (pertanyaan) 
daripada manusia. Namun, diamnya para sahabat dalam merespons ayat Alguran ini masih lebih 
baik dibandingkan dengan orang - orang kafir @uraisy yang enggan mengimani dan meyakini 
kebenaran Alguran dan ajaran Islam. 


Teguran Menurut Syaugi Abu Khalil dalam Atlas Al-Gur'an, surah Jin dan Al-Ahgaf itu memberikan 
teguran kepada orang orang kafir @uraisy dan Arab di Makkah yang terlambat merespons 
keimanan. Mengherankan, jin yang notabene bukan berasal dari golongan manusia lebih cepat 
dalam menerima dan merespons dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW 
daripada.......... ORANG KAFIR 


0220. Sekilas tentang IBROHIM BIN ADHAM 
PERTANYAAN : 


Tommy Sumardi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7422 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adakah yang mau menceritakan riwayat ibrohim bin adham.. siapakah beliau ? 
JAWABAN : 
Raden Mas Wibie 


Abu Ishak Ibrahim bin Adham, lahir di Balkh dari keluarga bangsawan Arab di dalam sejarah sufi 
disebutkan sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya — sama dengan kisah Gautama 
Buddha - lalu mengembara ke arah Barat untuk menjalani hidup bersendirian yang sempurna 
sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal hingga ia meninggal dunia di negeria Persia 
kira-kira tahun 165H/782M. Beberapa sumber mengatakan bahawa Ibrahim terbunuh ketika 
mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium. Taubatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah 
yang unik dalam kehidupan kaum muslimin. 


Semut Lewat 


Dia adalah raja di Balkh satu wilayah yang masuk dalam kerajaan Khurasan, menggantikan 
ayahnya yang baru mangkat. Sebagaimana umumnya kehidupan para raja, Ibrahim bin Adham 
juga bergelimang kemewahan. Hidup dalam istana megah berhias permata, emas, dan perak. 
Setiap kali keluar istana ia selalu di kawal 80 orang pengawal. 40 orang berada di depan dan 40 
orang berada di belakang, semua lengkap dengan pedang yang terbuat dari baja yang berlapis 
emas. 


Suatu malam, ketika sedang terlelap tidur di atas dipannya, tiba tiba ia dikejutkan oleh suara 
langkah kaki dari atas genteng, seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim menegur orang 
itu, “Apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?” Orang itu menjawab, “Saya sedang mencari 
ontaku yang hilang.” “Apa kamu sudah gila, mencari onta di atas genteng,” sergahnya. Namun 
orang itu balik menyerang, “Tuan yang gila, karena tuan mencari Allah di istana.” 


Jawabannya membuat Ibrahim tersentak, tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ia 
gelisah, kedua matanya tidak dapat terpejam, terus menerus menerawang merenungi kebenaran 
kata kata itu. Hingga adzan Shubuh berkumandang Ia tetap terjaga. Esok harinya, keadaannya 
tidak berubah. la gelisah, murung, dan sering menyendiri. la terus mencari jawaban di balik 
peristiwa malam itu. Karena tidak menemukan jawabannya, sementara kegelisahan hatinya 
semakin berkecamuk, ia mengajak prajuritnya berburu ke hutan, dengan harapan beban di 
kepalanya sedikin berkurang. 


Akan tetapi, sepertinya masalah itu terlalu berat baginya, sehingga tanpa disadarl kuda 
tunggangan yang ia pacu sejak tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya, ia terpisah dari mereka, 
jauh ke dalam hutan, menerobos rimbunnya pepohonan tembus ke satu padang rumput yang luas. 
Kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti. Ketika ia berusaha 
bangun, tiba tiba seekor rusa melintas di depannya. Segera ia bangkit, menghela kudanya dengan 
cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh buruannya. 


Tetapi, saat dia hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah memanggil 
dirinya, “Wahai Ibrahim, bukan untuk itu (berburu) kamu diciptakan dan bukan kepada hal itu pula 
kamu diperintahkan!” Namun, Ibrahim terus berlari sambil melihat kiri kanan, tapi tak seorang pun 
di sana, lalu ia berucap, “Semoga Allah memberikan kutukan kepada Iblis!” Dia pacu kembali 
kudanya. Namun, lagi-lagi teguran itu datang. Hingga tiga kall. Ia lalu berhenti dan berkata, 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7425 


“Apakah itu sebuah peringatan dari Mu? Telah datang kepadaku sebuah peringatan dari Allah, 
Tuhan semesta alam. Demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan perlindungan kepadaku saat 
ini, pada hari hari yang akan datang aku akan selalu berbuat durhaka kepada Nya!” 


Setelah itu, ia menghampiri seorang penggembala kambing yang ada tidak jauh dari tempat itu. 
Lalu memintanya untuk menukar pakaiannya dengan pakaian yang ia pakal. Setelah mengenakan 
pakalan usang itu, ia berangkat menuju Makkah untuk mensucikan dirinya. Dari sinilah drama 
kesendirian Ibrahim bermula. Istana megah ia tinggalkan dan tanpa seorang pengawal ia berjalan 
kaki menyongsong kehidupan barunya. Berbulan bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah 
kampung bernama Bandar Nishafur. 


Di sana ia tinggal di sebuah gua, menyendiri, berdzikir dan memperbanyak Ibadah. Hingga tidak 
lama kemudian, keshalihan, kezuhudan dan kesufiannya mulai dikenal banyak orang. Banyak di 
antara mereka yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepadanya, tetapi Ibrahim selalu 
menolak. Beberapa tahun kemudian, ia meninggalkan Bandar Nishafur, dan dalam perjalanan 
selanjutnya menuju Makkah, hampir di setiap kota yang ia singgahi terdapat kisah menarik tentang 
dirinya yang dapat menjadi renungan bagi kita, terutama keikhlasan dan ketawadhuannya. 


Pernah satu ketika, di suatu kampung Ibrahim kehabisan bekal. Untungnya, ia bertemu dengan 
seorang kaya yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya yang sangat luas. Ibrahim pun 
diterima sebagai penjaga kebun, tanpa disadari oleh orang tersebut kalau lelaki yang 
dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang sudah lama ia kenal namanya. 
Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi kuantitas ibadahnya. Satu hari, 
pemilik kebun minta dipetikkan buah delima. Ibrahim melakukannya, tapi pemilik kebun malah 
memarahinya karena delima yang diberikannya rasanya asam. “Apa kamu tidak bisa 
membedakan buah delima yang manis dan asam,” tegurnya. “Aku belum pernah merasakannya, 
Tuan,” jawab Ibrahim. Pemilik kebun menuduh Ibrahim berdusta. Ibrahim lantas shalat di kebun 
itu, tapi pemilik kebun menuduhnya berbuat riya dengan shalatnya. “Aku belum pernah melihat 
orang yang lebih riya dibanding kamu.” “Betul tuanku, ini baru dosaku yang terlihat. Yang tidak, 
jauh lebih banyak lagi,” jawabnya. Dia pun dipecat, lalu pergi. 


Di perjalanan, ia menjumpai seorang pria sedang sekarat karena kelaparan. Buah delima tadi pun 
diberikannya. Sementara itu, tuannya terus mencarinya karena belum membayar upahnya. Ketika 
bertemu, Ibrahim meminta agar gajinya dipotong karena delima yang ia berikan kepada orang 
sekarat tadi. “Apa engkau tidak mencuri selain itu?” tanya pemilik kebun. “Demi Allah, jika orang 
itu tidak sekarat, aku akan mengembalikan buah delimamu,” tegas Ibrahim. 


Setahun kemudian, pemilik kebun mendapat pekerja baru. Dia kembali meminta dipetikkan buah 
delima. Tukang baru itu memberinya yang paling manis. Pemilik kebun bercerita bahwa ia pernah 
memiliki tukang kebun yang paling dusta karena mengaku tak pernah mencicipi delima, memberi 
buah delima kepada orang yang kelaparan, minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia 
berikan kepada orang kelaparan itu. “Betapa dustanya dia,” kata pemilik kebun. Tukang kebun 
yang baru lantas berujar, “Demi Allah, wahai majikanku. Akulah orang yang kelaparan itu. Dan 
tukang kebun yang engkau ceritakan itu dulunya seorang raja yang lantas meninggalkan 
istananya karena zuhud.” Pemilik kebun pun menyesali tindakannya, “Celaka, aku telah menyia- 
nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui.” 


Menjelang kedatangannya di Kota Makkah, para pemimpin dan ulama bersama sama 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7426 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menunggunya. Namun tak seorang pun yang mengenali wajahnya. Ketika kafilah yang diikutinya 
memasuki gerbang Kota Makkah, seorang yang diutus menjemputnya bertanya kepada Ibrahim, 
“Apakah kamu mengenal Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang terkenal itu?” “Untuk apa kamu 
menanyakan si ahli bid'ah itu?” Ibrahim balik bertanya. 


Mendapat jawaban yang tidak sopan seperti itu, orang tersebut lantas memukul Ibrahim, dan 
menyeretnya menghadap pemimpin Makkah. Saat diinterogasi, jawaban yang keluar dari 
mulutnya tetap sama, “Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?” Ibrahim pun disiksa 
karena dia dianggap menghina seorang ulama agung. Tetapi, dalam hatinya Ibrahim bersyukur 
diperlakukan demikian, ia berkata, “Wahai Ibrahim, dulu waktu berkuasa kamu memperlakukan 
orang seperti ini. Sekarang, rasakanlah olehmu tangan-tangan penguasa ini.” 


Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan seorang bekas penguasa seperti Ibrahim bin 
Adham, dari pengalamannya memperbarbaiki diri, dari kesendiriannya menebus segala kesalahan 
dan kelalaian, dari keikhlasan, kezuhudan, dan ketawadhuannya yang tak ternilai. 


Sumber : Majalah (tarbawil, 7 Rabiul Awal 1426/28 April 2005. 

0318. BAKTI ANAK TERHADAP ORANG TUA 
Mbah Jenggot II 

NABI MUSA AS, PEMUDA DAN SEPASANG BABI 


Nabi Musa AS adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah S.W.T 
Setiap kali hendak bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Di 
atas bukit itulah dia berdialog dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah menjawab saat 
itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. 


Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah. “Ya Allah, siapakah orang di surga kelak yang akan 
menjadi sahabatku?” Allah pun menjawab dengan memberitahu sebuah nama, nama kampungnya 
serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa benar-benar penasaran dengan 
orang itu. Betapa istimewanya dia, tidak dikenal tetapi kelak setingkat dengan Nabi di surga. 
Siapakah dia dan apakah amal-amalnya? Musa turun dari Bukit Tursina dan berjalan berhari-hari 
mencari orang itu ke tempat yang diberitahu Allah. Setelah beberapa hari dalam perjalanan 
akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju. 


Dengan pertolongan beberapa orang penduduk setempat, Musa berhasil bertemu dengan orang 
tersebut. Ia ternyata seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa dipersilakan masuk 
dan duduk di ruang tamu. Anehnya, pemuda itu tidak melayaninya. Dia malah masuk ke dalam 
bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor 
babi betina yang besar. Babi itu dituntunnya dengan baik dan rasa hormat. Nabi Musa terkejut 
melihatnya. “Lho, apa-apaan pemuda itu? Ia memelihara babi di rumahnya?” Kata Nabi Musa 
tersentak kaget dalam hatinya penuh keheranan. 


Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta 
dipeluk cium kemudian dihantarkan kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia keluar lagi 
dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan 
dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7427 


Babi itu kemudiannya dituntun diantar kembali lagi ke dalam ke kamar yang sama. Setelah selesai 
barulah dia melayani Nabi Musa AS. Musa bertanya heran: “Wahai anak muda! Apa agamamu 
sampai berbuat seperti itu kepada babi?” 


“Agamaku agama Tauhid. Aku beriman kepada Allah.” Jawab pemuda itu. 


“Tapi, mengapa kamu mengurus babi bahkan sampai seperti itu? Kita tidak boleh begitu terhadap 
babi.” Kata Nabi Musa. “Wahai Tuan,” kata pemuda itu, “sebenarnya kedua babi itu adalah ibu 
bapakku. Karena mereka melakukan dosa besar, Allah telah mengazab mereka dengan 
mengganti wujudnya menjadi babi. Soal dosanya itu, biarlah itu urusannya dengan Allah. Sebagai 
anaknya, aku tetap melaksanakan kewajibanku mengurus mereka. Hari demi hari, aku berbakti 
kepada kedua ibu bapakku seperti yang tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi 
babi, aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak. Sebagai anak, aku harus begitu kepada 
orang tuaku. Begitulah ceritanya!” kata pemuda itu. 


“Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah 
menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya, tetapi Allah masih belum 
mengabulkan hajatku.” Tambah pemuda itu lirih, sedih dan pilu. Setelah selesai pemuda itu 
bercerita, ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. “Wahai Musa, inilah 
orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi 
kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun, dia tetap 
berbakti. Oleh karena itu, Kami naikkan magamnya ke derajat yang tinggi di sisi Kami.” Kata Allah 
SWT. 


Allah meneruskan lagi memberi kabar: “Karena dia telah berada di magam yang tinggi sebagai 
anak yang shaleh disisi-Ku, kini Aku kabulkan do'nya. Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya 
Aku sediakan di dalam neraka, kini telah Kupindahkan ke dalam surga. 


0355. Renungan Ramadhan : Pengemis Jalanan, 
Pengemis Berdasi Dan MUI 


Beberapa hari yang lalu, saya di ajak jalan seorang teman lama yang baru datang dari Jakarta. 
Kami terakhir bertemu semasa masih kuliah. Sewaktu dia tahu saya bertugas di Manado, maka 
sms pun masuk ke handpone saya. "Broer, saya sudah di Manado, ada waktu lowong? Temanin 
ke tempat makan yang terkenal dengan ikan bakarnya ya" Setelah mengatur waktu yang cocok, 
akhirnya saya mengajaknya ke salah satu restoran seafood di pinggir pantai Manado. Tempatnya 
cukup sederhana dengan aroma ikan bakar yang sudah mengundang rasa lapar kami. Jadilah 
siang itu kami berwisata kuliner mendadak. Makan ikan bakar khas Manado , di tambah es kelapa 
muda memang nikmat sambil menikmati suasana sunset di pantai Manado. Sementara menikmati 
makanan, tiba-tiba datanglah seorang anak perempuan yang dalam kondisi buta menghampir 
meja kami. Ia tidak sendirian, karena di dampingi seorang ibu yang cukup berumur. Saya tak tahu, 
apakah itu salah satu orangtua anak itu atau bukan. Sepertinya dia menjadi pendamping dan 
penunjuk jalan bagi anak perempuan itu. Si ibu kemudian mengambil sesuatu dari tas 
keranjangnya. "kacang oom! Kacang oom" sambil tangannya di sodorkan di samping tempat 
duduk saya. Karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini di Manado, saya kemudian 
mengambil dua lembar uang seribu. "kacangnya biar saja ibu, ambil saja uangnya" begitu kata 
saya. Dengan tersenyum, ibu dan anak perempuan yang buta tadi mengucapkan terima kasih 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7425 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sambil berlalu meninggalkan kami yang kembali melanjutkan makan. Teman saya kemudian 
bertanya pada saya. 


"Broer, emangnya di sini kalau kasih duit ke orang-orang yang kek tadi ngga apa-apa ya?" 
Dengan sedikit bingung, saya bertanya balik lagi padanya. "Maksudnya?" 


"Iya, maksudnya kalian ngga di kenakan denda sama pemerintah di sini kalau ngasih duit ke 
pengemis?" Jawab teman saya. 


"Ya ngga mungkinlah bro, berbuat baik kok di denda" Jawab saya tegas. 


"Di Jakarta mungkinlah broer, pemda di sana buat perda penjatuhan sanksi bagi yang ngasih 
sedekah buat pengemis, akhirnya sampai sekarang masih jadi pembicaraan. Saya rasa, ngga 
benar juga tuh pemda buat peraturan begitu" Jawab teman saya. 


"Bagimu ngga benar, tapi kalau bagi pemerintah itu benar yah ngga nyambunglah bro! Akhirnya, 
masyarakat korban lagi. Ya sudah, lanjut makan lagi mumpung kita di sini ngga kena denda, yang 
penting dah berbuat baik, urusannya nanti sama Tuhan belakangan" Lanjut saya. 


Pembicaraan singkat dengan teman saya itu cukup membuat tangan saya usil membuat tulisan 
ini. Rasa penasaran dengan Perda yang di buat oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta itu membuat 
saya mencari-cari informasi. Setelah membuka internet, saya mendapatkan juga beritanya. Dari 
berita yang di dapat, Dinas Sosial DKI Jakarta menangkap 12 warga Jakarta yang memberikan 
sedekah kepada pengemis. Mereka kemudian dijatuhi hukuman denda Rp.150.000 hingga 
Rp.300.000. Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta berpendapat, sanksi denda itu di harapkan bisa 
memberikan efek jera kepada orang yang akan memberikan sedekah di jalan (kompas.com). 
Dalam salah satu pasal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di 
katakan "setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan 
pengelap mobil". 


Salah siapa? 


Kalau di tanya, mungkin tidak ada satu orang pun yang bercita-cita menjadi pengemis. Tapi 
kenapa pengemis bisa ada? jawaban paling mendasar adalah faktor ekonomi. Ada orang yang 
memang karena kebutuhan ekonomi, menjadi pengemis. Tekanan kebutuhan hidup yang tinggi, 
dengan standar pendapatan yang jauh di bawah penghasilan sehari-hari menjadikan pengemis 
sebagai cara mendapatkan uang yang paling mudah. Cukup dengan meminta-minta. Nah, kalau 
ada yang meminta, maka ada yang memberi. Tetapi kalau yang meminta dan yang memberi di 
kenakan sanksi, urusannya jadi lain lagi. Yang membuat peraturan seharusnya jeli melihat, bahwa 
pengemis adalah gejala sosial. Memberi sedekah adalah perbuatan baik, dan agak aneh kalau 
perbuatan baik harus mendapat sanksi. Perbuatan memberi sedekah itu dalam konteks dan ranah 
moral, etika. Agama apapun pasti mengajarkan untuk berbuat baik, menolong orang yang lemah 
dan berkekurangan. Okelah, kalau tiap tahun sudah menjadi pemandangan dan fenomena 
menjelang Lebaran, kota Jakarta menjadi penuh dengan para pengemis yang datang secara 
teroganisir. Kalau memang Pemda DKI Jakarta punya semangat dan niat baik menjadikan kotanya 
menjadi lebih aman, tentram dan nyaman bagi warganya, yah bisa-bisa saja. Tetapi memberikan 
efek jera itu bukan solusi yang tepat. Ingat, bahwa pengemis lahir juga karena korban kebijakan 
pemerintah. Tak perlu saya katakan, ada berapa banyak kebijakan pemerintah yang kurang 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7429 


berpihak pada mereka para pengemis? Dulu kita mengenal yang namanya program Transmigrasi 
di jaman Orde Baru, setelah reformasi, saya tidak tahu kalau program itu masih jalan atau tidak. 
Pengemis itu tidak salah, yang memberi sedekah juga tidak salah. Yang salah adalah sistem yang 
perlu di benahi. Kalau ada yang datang di Jakarta, berarti terjadi arus urbanisasi dari daerah asal. 
Maka solusi terbaik, adalah bekerja sama dengan daerah-daerah sekitar Jakarta, yang selalu 
menjadi tempat asal para pendatang. DPRD kan sering buat studi banding dengan daerah-daerah 
lainnya. Tunjukanlah hasilnya, jangan jadikan alasan desentralisasi sebagai kendala untuk kerja 
sama. Air mengalir karena ada sumbernya. Nah, sumber mata air itu yang harus di tutup. Pemda 
dari daerah asal pengemis itu yang harus bekerja keras. Balai latihan kerja di fungsikan. Sekolah 
gratis untuk orang kurang mampu juga di galakan pembuktiannya, mengingat orang yang menjadi 
pengemis juga karena tingkat pendidikan yang rendah. Jika demikian, pemerintahlah yang punya 
andil besar dalam gejala sosial ini. Coba kita baca lagi Pasal 34 (1) UUD 1945 "Fakir miskin dan 
anak-anak terlantar di pelihara oleh negara". Terserah anda mau menafsirkan kalimat "di pelihara" 
dalam konstitusi tertinggi di negara kita ini. Tetapi bagi saya, kalau cuma di pelihara tanpa di urus, 
di rawat, di berikan jaminan kesejahteraan sama saja tidak ada gunanya. 


Budaya minta-minta 


Kita tidak usah berpura-pura dan seharusnya sadar bahwa sebenarnya kita hidup dalam budaya 
minta-minta dalam negara ini. Negara ini juga hidup sekarang dengan pinjaman sana-sini. 
Istilahnya hutang untuk tutup hutang. Kalau kita benar-benar sejahtera, tak perlu lagi harus ke 
IMF, Bank Dunia atau pinjaman ke negara-negara maju. Apa yang di lakukan pengemis dengan 
cara meminta-minta sebenarnya adalah cermin untuk bangsa ini. kalau pengemis meminta-minta, 
kita akan mengatakan wajarlah, karena mereka memang tidak punya pekerjaan. Tapi kalau ada 
pegawai pemerintah buat pungli, pejabat yang kena suap, korupsi dan nepotisme serta kolusi 
jabatan, itu masuk kategori minta-minta ngga sih? Wah, berarti ada dua pengemis dong! 
Pengemis jalanan dan pengemis berdasi. Hampir semua kasus korupsi yang di alami para pejabat 
di negeri ini karena sogok dan suap dari pengusaha. Menjadi pertanyaan, apa kurang miskin 
dengan gaji begitu sampai harus minta-minta ke pengusaha segala? Atau juga, main jalan pintas 
pake calo-calo segala untuk tes masuk PNS. Contoh lainnya adalah pungli ataukah biaya tidak 
wajar pengurusan administratif di kantor-kantor pemerintahan yang selama ini sudah menjadi 
penyakit birokratif. Coba anda bayangkan, seperti kasus di atas, misalnya cuma mau memberi 
sedekah Rp.1000 saya kena denda Rp.300.000. Uang dendanya terus di kemanakan? Untuk 
apa? Secara kasarnya saya di "palak" secara legal oleh pemerintah. Seharusnya ada 
transparansi. Kalau misalnya untuk pembenahan kesejahteraan fakir miskin, Insya Allah, Puji 
Tuhan, upahku besar di surga. Yah, kita semua tentu saja berharap, negara memberikan 
kepastian buat warga negaranya. 


Idealnya begitu kan? 
MENTAL PENGEMIS 


Beberapa orang anak kecil terlihat berjaga-jaga di sekitar parkiran mobil dan motor di halaman 
sebuah masjid. Ketika sang empunya kendaraan datang, mereka pun beraksi. "Parkir, Om." 
Sembari menengadahkan tangan berharap ada uang tanda terima kasih yang mereka terima. 
Kadang-kadang pemilik kendaraan jengkel, bahkan ada yang mencemooh. "Lho, di sini kan tidak 
pakai biaya parkir. Kalau ada yang hilang, mau tanggung jawab?" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7430 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sering terlintas rasa iba kepada anak-anak kecil itu. Tetapi, kalau mental pengemis sudah 
bersarang di kepalanya, harus dicegah sedini mungkin. Bayangkan saja, orang yang memarkir 
kendaraan walau sebentar saja, diminta bayar parkiran. Padahal, jangankan tarif, bukti tanda 
parkir saja tidak ada. Masih kecil sudah mentalnya peminta-minta. Bagaimana kalau berlanjut 
sampai dewasa? 


Hampir setiap hari, bila melintas di jalan raya perkotaan, kita akan melihat banyaknya pengemis di 
jalanan. Dari yang tua sampai yang bocah. Bahkan yang cacat pun tidak mau ketinggalan. 
Pemerintah setidaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk memberantas para pengemis 
jalanan. Dirazia sampai kucing-kucingan dengan aparat pemerintah kota. Setelah ditangkap dan 
dibina, mereka dilepas untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan beradab. Tapi tak jarang 
yang sudah dibina kembali menjadi pengemis. Mungkin sudah mental pengemisnya warisan sejak 
lahir. 


Wajib, ada langkah yang lebih konkret yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Dirazia, 
dibina, dan dilepas kembali sepertinya tidak menimbulkan efek jera. Ujung-ujungnya kembali ke 
jalanan. Mengemis harta orang. Bahkan yang paling miris, ada salah satu perkampungan mewah 
di salah satu kota di negeri ini (saya tonton di televisi) yang warganya berprofesi sebagai 
pengemis. Ada musimnya mereka ke kota menjadi pengemis, dan ada musimnya mereka pulang 
kampung. Ya.. mental pengemis, mental para pemalas. 


Hemat saya, ditangkap saja. Dikeluarkan Undang-Undang tentang pengemis dan sekutu- 
sekutunya. Ada pasal yang mengaturnya yang tidak hanya merazia dan membina dan dilepas. 
Biar kapok dan 'tobat perlu didenda dan dimasukkan jeruji. Kalau aturannya begitu, siapa yang 
berani jadi pengemis? Asalkan aparat tidak gampang 'iba' oleh permohonan mereka "Kasihan 
Pak, kami hanya pegemis" Apa kata dunia? 


BERKACA PADA FATWA HARAM MUI TERHADAP PENGEMIS 


Majelis Ulama Indonesia Sumenep mengeluarkan fatwa haram mengemis. Langkah MUI 
Sumenep ini pun mendapatkan dukungan dari MUI Pusat. Sejurus dengan langkah tersebut, MUI 
mengimbau kepada kaum Muslim untuk menyampaikan infak, zakat dan shadagoh melalui 
lembaga atau saluran yang sudah disediakan secara Islam. 


Cobalah kita melihat persoalan ini dengan kacamata dan hati nurani yang lebih bening, jauh dari 
sikap emosional. Mari melihat kemiskinan dan fenomena pengemis bukan hanya masalah di 
Sumenep saja, malainkan masalah krusial bangsa Indonesia, karena di seluruh sudut tanah air, 
menurut saya, pasti ada lorong-lorong kemiskinan dan fenomena pengemis tak berkesudahan. 


Sebagai sebuah fenomena sosial dan ekonomi, pengemis, mengemis dan kemiskinan merupakan 
tiga pilar yang hampir pasti ada tak terkecuali di negara kita, selagi ketidakadilan ekonomi tak 
kunjung tercapai. Selama itu pula, budaya mengemis dan pilihan hidup menjadi pengemis tanpa 
disadari terbangun dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pengemis bukan karena keterpaksaan 
akibat himpitan ekonomi, ketidak berdayaan sosial, misalnya. Tapi, menjadi pengemis karena 
struktur sosial dan ekonomi yang timpang. 


Menurut Saya, MUI Sumenep sedang mencoba "membangunkan" pemerintah dari tidurnya. 
Namun, usaha ini juga tidak akan selesai ketika ditangani oleh Satpol PP, misalnya. MUI 
Sumenep, meski bersifat lokal di sana, sedang mengingatkan kepada umat Islam untuk tidak 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7431 ) 


memanipulasi Ramadhan Sebagai Bulan Penuh Berkah dengan menyulap diri dan keluarga 
menjadi pengemis secara massal, menyerbu perkotaan dan menjadi pengemis musiman selama 
Ramadhan. 


Saya lalu memiliki pendapat bahwa persoalan kemiskinan dan fenomena pengemis adalah efek 
langsung dari kegagalan negara dalam merealisasikan amanat UUD 1945 Pasal 34: Fakir Miskin 
dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh negara. Pasal tersebut sudah berumur lama, dan selama 
itu pula negara sudah "memelihara" fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan hasil: ternyata 
masih banyak sekali warga dan rakyat yang miskin, meski setiap pergantian kepemimpinan 
nasional hampir pasti mengagendakan pemberantasan kemiskinan. 


Tak dapat dipungkiri, persoalannya adalah ketika mengemis dan menjadi pengemis sudah 
dijadikan sebagai mata pencaharian, sebagai sumber penghasilan tetap, maka, ia tidak akan 
mudah lari dari pekerjaannya yang tetap itu. Sebagai sebuah mata pencaharian, mengemis dan 
menjadi pengemis dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjadikannya lebih profesional. 
Maka muncul istilah pengemis profesional. Fenomena "pengemis profesional" inilah yang 
kemudian patut dicurigai sebagai telah memanipulasi orang-orang miskin untuk dipekerjakan 
sebagai pengemis dengan sistem kontrak dan potong penghasilan, misalnya. 


Kegiatan mengemis ini mereka ambil karena tidak lagi punya pekerjaan untuk menghidupi 
keluarganya. Namun hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran, karena pengemispun bisa 
diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya tanpa kembali ke jalanan. 
Masalahnya yang terjadi saat ini pengemis tak hanya dewasa tapi anak kecil, itu mengganggu 
jalan dan berbahaya bagi mereka. 


Lalu, apakah Fatwa MUI Sumenep tersebut di atas bermakna membatasi atau sampai dengan 
melarang bagi orang-orang yang mau bersedekah kepada fakir miskin dan pengemis? Bagaimana 
pula efektifitas Fatwa Haram Mengemis tersebut ketika diimplementasikan di tengah-tengah 
masyarakat? Lalu apakah persoalan pengemis harus difatwakan? Sudah seharusnya Pemerintah 
dalam hal ini bersikap tegas. Penylesaiannya dengan Peraturan Pemerintah. Pengemis adalah 
kenyataan hidup yang tidak bisa diberantas. 


SAYA PENGEMIS, BUKAN KORUPTOR 


Jangan salah! Sekarang di Indonesia, bukan hanya koruptor yang akan diuber pihak berwajib dan 
dikenai hukuman. Pengemis pun bakal tidak akan bisa bergerak bebas lagi di Indonesia. Dengan 
kalimat lain, pengemis itu pelaku kriminal. 


Alangkah mirisnya jika ada pengemis, saat diamankan petugas, mereka berusaha membela diri 
sembari mengatakan, "Jangan tangkap saya, Pak Polisi. Saya ini cuma pengemis. Bukan 
koruptor. Bukan maling. Bukan jambret atau copet. Bukan pemerkosa. Bukan pembunuh 
berantai". 


Sementara sang petugas menyahutinya, "Ah, sama saja. Itu sudah ada peraturannya !". 


Pengemis memang unik. Adakalanya punya persamaan, sekaligus perbedaan, dengan koruptor. 
Satu sisi, pengemis itu sejenis manusia tidak produktif. mengemis itu pekerjaannya. Meminta- 
minta uang, dari satu rumah ke rumah lain. Atau, diam di satu tempat umum sembari 
menengadahkan tangan ke setiap pejalan kaki. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sisi lainnya, untuk "Jadi Pengemis", dituntut memiliki otak yang cerdas ditunjang jasad yang kuat 
dan sehat, kecuali mereka yang cacat. Logikanya, mereka harus berpikir cerdas menentukan 
lokasi "basah" dan bergegas menuju ke sana, untuk bekerja. Siang hari, mereka berhadapan 
dengan terik matahari. Di musim hujan, mereka berhadapan dengan air. Jika malam, mereka 
berhadapan dengan dingin yang menusuk tulang. 


Persamaan pengemis dengan koruptor terletak pada kemauan untuk bekerja mengeluarkan 
tenaga minimal yang bisa menghasilkan uang maksimal. Tidak dibutuhkan keahlian, selain nyali 
menahan malu dibilang "pengemis" atau koruptor. Keduanya pun sekarang sama-sama 
menduduki posisi berkatagori kriminal. 


Bedanya, menangkap pengemis itu mudah dibanding menangkap koruptor. Selain itu, pakaian 
pengemis biasanya lusuh sedangkan pakaian koruptor senantiasa bersih, rapi, dan necis. 


Permasalahannya, ada indikasi adanya tranformasi budaya. Pengemis bukan melulu seorang 
berkondisi miskin dan tidak mampu bekerja, melainkan seorang yang mampu ada juga yang 
bekerja sebagai pengemis. Awalnya karena kondisi, berubah menjadi tradisi dan kebutuhan. 


Seperti terjadi di Desa Pragaan Daja, Sumenep, dan Desa Tianyar Barat dan Desa Tianyar 
Tengah, Karangasem, Bali. Dari beberapa sumber, ketiga nama desa tersebut diketahui sebagai 
daerah asal para pengemis. Bahkan secara ekstrem dijuluki DESA PENGEMIS. 


Nah, dalam skala Indonesia, keberadaan tiga Desa Pengemis boleh jadi bukan aib. Tapi, 
mestinya itu menjadi perhatian kita bersama, karena ketiganya bukan pula kebanggaan. 


Sentilan Sentilun 
0372. Renungan ramadhan : NIHIL 


Pardi kelihatan semlengeren. Jidatnya terasa penat. Sesekali menarik nafas panjang, lalu 
mengepalkan tinjunya, digedor-gedorkan ke dinding. 


“Di, jadi orang jangan mudah frustasi.....” 
“Saya nggak drustasi Dul. Hanya saya in jengkel banget...” 


“Ya, tapi lama-lama bisa frustasi, karena jengkel itu melahirkan kekecewaan, dan kekecewaan 
mendorong untuk putus asa” 


“Habisnya bagaimana Dul. saya ini disalahkan karena saya bertarekat. Katanya nggak usah 
tarekat-tarekatan. Tarekat itu jalan, metode atau cara, kenapa harus bertarekat" 
“Ya nggak usah kamu prihatinkan. Didoakan saja smoga dapat hidayah.” 


Ya deh Dul. Doakan saya bisa dengan sendiri.” 


“Harus. Kamu harus sabar, apalagi sekarang banyak gerakan yang mengatasnamakan tarekat, 
ada pula yang merasa lebih hebat dari tareat, ada pula yang anti tarekat, ada yang mengkafirkan 
tarekat.... Nggak usah bingung. Memang jamannya begini. Jamannya orang sedang bangga 
dengan penikut, dan jumlah massa. lalu kalu jumlahnya besar jadi bangga, jadi merasa hebat, lalu 
tokohnya dianggap sebagai wali. Kita sudah ditakdirkan hidup di jaman edan ini di.” 


Pardi kelihatan merenung memandng langit-langit kedai itu. 
Kang saleh datang dengan menyelimutkan sarungnya sampai ke kepala, seperti orang 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7433 


kedinginan. Tapi dari gemertek giginya Kang saleh sedang melawan hawa pagi itu, dengan 
mendendangkan lagu Abu Nawas : Ilahi lastu li al-firdusi ahla... wala agwa ala an-nari al-jahimi. 
Tuhaaaaan, betapa tak layaknya aku sebagai penghuni surga. Tapi toh Tuhan, aku tak mampu 
dengan ganasnya api neraka..... 


Lalu kang saleh mengeluarkan sebuah buku bersampul hitam. Buku tebal itu berjudul “Tarekat 
tanpa Tassawuf, Tassawuf tanpa Tarekat”. Pengarangnya adalah Kang saleh sendiri. 


Pardi dan Dulkamdo terjengak penuh heran. Kapan kang saleh menulis buku setebal itu? Tiba-tiba 
kok sudah terbit? 


“Boleh baca isinya kang? Jangan bikin saya deg-degan kang. Tiba-tiba Anda kok jadi pengarang 
buku tebal ni. Kapan menulisnya?” 


“Baca dulu baru berkomentar!” Kata Kang saleh. 


Pardi dan Dulkamdi berebut untuk terlebih dahulu membaca. Pardi membolak balik buku tebal itu, 
dari halaman awal sampai akhir. Kira-kira seribu halaman. Dua jidat menjadi terkenyit. Matanya 
mebelalak seperti tak percaya. Ternyata dari awal halaman sampai akhir tidak satupun huruf, 
apalagi judul bab, atau kalimat. Segebok buku itu kosong melompong. Hanya ada sampul belaka 
berjudul “Tarekat tanpa Tassawuf, Tassawus tanpa Tarekat”, oleh kang saleh, diterbitkan dari 
kedai kopi sufi. 


“Apa-apaan Kang? Ini maksudnya apa?” 

“Lha, kamu kok nanya maksudnya ini bagaimana. Sudah gamblang jelas seperti itu....” 
“Apanya yang jelas ?? wong kosong bolong melompong kopong kok”. 

“Lha iya itu maksudnya. Kosong bolong melompong kopong.” 


Dua sahabat, Dulkamsi dan Pardi manggut-manggut hampir seperempat jam, seperti burung onta. 
Lalu dua-duanya tertawa bersama, meledak bersama, dan gaduh brsama. 


Wah, ini buku terhebat di dunia hari ini Kang. Harry Potter pasti kalah... Semua rasa frustasi saya 
terjwb disini. Yah, bagaimana kosong bolong melompong gombong kok merasa penuh dengan 
kandungan mutiara. Pasti jauh...jauh...ha...ha...ha ". 


“Tassawuf tanpa Tarekat dan Tarekat tanpa Tassawuf ibarat buku itu, Kosong” 


Untung orang masih sadar kalau dirinya kosong glondangan dengan bunyi nyaring. Betapa 
kosongnya mereka yang bertassawuf tapi tak bertarekat, dan bertarekat tapi tak bertassawuf. 


| Kedai Sufi dan Tarekat (Kedai Sufi Kang Lugman) 30 01 2010 |. 
M. Lugman Hakim. 


0385. Renungan Ramadhan : Usaid ben Hudhair 
Malaikat Turut Mendengarkan 
oleh Ahmad Fuady 


Tengah malam itu suasana tenang dan hening sekali. Usaid bin Hudhair duduk di beranda 
belakang rumahnya.Putranya, Yahya, yang masih balita sudah lama terlelap di sampingnya. Tidak 
jauh dari tempatnya duduk, seekor kuda siap tertambat. Sewaktu-waktu jika perintah perang 
fisabilillah dari Rasulullah keluar, dia dapat dengan sigap menunggangnya. Di keheningan malam 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7432 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


itu, Usaid membaca Alguran dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Ayat demi ayat dia 
lantunkan dengan suara merdu. Ia membaca surah al-Bagarah ayat 1-4. 


Ketika melantunkan ayat-ayat suci tersebut, kudanya lari berputar-putar hampir memutuskan tali 
pengikatnya. Sampai di ujung ayat keempat al-Bagarah tersebut, Usaid menghentikan bacaannya, 
ingin tahu apa yang terjadi pada kudanya. Usaid tidak melihat apa pun. Bersamaan dengan 
berhentinya Usaid melantunkan ayat-ayat suci, kudanya kembali tenang. Usaid kembali 
melanjutkan bacaannya. “Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan 
merekalah orangorang yang beruntung.” (OS (21: 5). 


Kudanya kembali meronta, berputar-putar lebih hebat dari yang pertama. Usaid pun kembali 
menghentikan bacaannya. Kudanya kembali diam. Demikianlah terjadi berulang-ulang. Setiap kali 
Usaid membaca Alguran kudanya meronta, setiap kali Usaid diam kudanya juga diam. Khawatir 
dengan keselamatan anaknya, Usaid membangunkan anaknya. Ketika itulah dia melihat ke langit, 
terlihat awan seperti payung yang mengagumkan, belum pernah dia lihat sebelumnya. Esok 
paginya, hal itu dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasul bersabda, “Hai Usaid, itu malaikat 
yang turun mendengarkan engkau membaca Alguran. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, 
pastilah orang banyak akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup bagi mereka.” 


Usaid sangat mencintai Alguran, bahkan sejak pertama kali mendengarkan ayat-ayat Alguran 
dilantunkan oleh Mush'ab bin Umair, dai muda yang dikirim Rasulullah SAW sebagai perintis 
dakwah di Kota Yatsrib. Saat itu, Mush'ab sedang menyampaikan Islam kepada orang-orang yang 
sudah masuk Islam, tiba-tiba Usaid datang. Usaid berkata dengan nada menuding, “Apa maksud 
Tuan da tang ke sini? Tuan hendak mempengaruhi rakyat kami yang bodoh-bodoh. Pergilah Tuan 
sekarang, jika Tuan masih ingin hidup!” Dengan wajah tenang karena pantulan iman, Mush'ab 
menjawab, “Wahai pemimpin, silakan duduk bersama kami, mendengarkan apa yang kami 
bicarakan. Jika Anda suka apa yang kami bicarakan, silakan ambil. Dan jika Anda tidak suka, kami 
akan meninggalkan Anda dan tidak kembali lagi ke kampung Anda ini.” 


Usaid setuju, lalu mulai mendengarkan Mush'ab menjelaskan Islam sambil membaca ayat-ayat 
Alguran. Rasa gembira terpancar di wajah Usaid. Dia langsung mengaguminya. “Alangkah 
indahnya apa yang Tuan baca,” kata Usaid. “Apa yang dapat saya lakukan jika aku ingin memeluk 
Islam?” katanya lebih lanjut. Di bawah bimbingan Mush'ab, Usaid masuk Islam. Sejak itu Usaid 
mencintai Alguran seperti seseorang mencintai kekasihnya. Itulah Usaid bin Hudhair yang 
malaikatpun turun mendengarkan bacaannya. | Y. Ilyas | 


0396. Percik embun Ramadhan : Raih kemenangan sejati 
Ngaji Adalah Tidur, Tidur Adalah Ngaji 


Seorang sahabat tercinta dengan segala kesungguhannya ingin mengkhatamkan bacaan Al 
Guran dalam satu bulan Ramadhan ini. Bahkan dengan terkantuk-kantuk di sela kerepotannya, ia 
ingin tuntas khatam 30 Juz. Hmmh...luar biasa... Memang ini bukan urusan hakikat makrifat dan 
segala tetek bengeknya tentang pemahaman apa itu khatam. Tetapi sebuah mahalnya 
pengorbanan niat karier non duniawi yang terus terang saya sendiri tak mampu. 


Yup, niat sangat berhubungan dengan stamina. Apalagi kalau niat baik, biasanya di tengah jalan 
staminanya sering rontok, entah kenapa... Dan gejala yang umum terjadi untuk urusan perontokan 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7435 


niat pengajian adalah ngantuk... Emm.. tapi ngantuk itu sesungguhnya adalah nikmat yang tak 
tergantikan. Sebab Allah sendiri memfirmankan bahwa tiada sesuatu yang diciptakan sia-sia. 
Otomatis ngantuk bukanlah barang yang sia-sia... 


Ngantuk adalah sebuah nikmat yang tak perlu banting tulang dan berfikir keras untuk 
mendapatkannya. Ngantuk adalah tanda terhebat, ngantuk adalah penyelamat jiwa, ngantuk 
adalah jembatan kesadaran hidup dan mati...asal mau memaknainya. tidak percaya? Bayangkan 
bila seorang sopir yang lagi mengendarai bus tiba-tiba tertidur pulas tanpa didahului 
ngantuk...grobyak...! ludeslah puluhan nyawa... 


Ngantuk adalah kemampuan hipnotis alami bawaan sejak lahir yang ada dalam diri. Ngantuk 
adalah pertanda bahwa tubuh sudah waktunya untuk tidak meladeni keinginan indera kepala. 
Ngantuk menginginkan kita memasuki pesan kesejatian yang lebih tinggi daripada urusan 
kebutuhan ragawi. Dan semua itu akan termaknai dengan jelas saat proses menuju ngantuk dan 
tidur itu disadari dan diprogram dengan baik. Pemrograman inilah yang kata para psikolog disebut 
self hypnosis. Dalam hal ini, program hypnosis dengan manfaat tertinggi adalah pemasukan 
afirmasi-afirmasi yang berasal dari kalimat-kalimat atau firman suci. Sebab tentunya, kalimat itu 
berasal dari sebuah pencapain perjalanan tertinggi proses sebuah penguakan spiritual pejalan 
SUCI. 


Para pejalan suci atau nabi yang telah sampai pada puncak, pastilah setelah kembali dari 
perjalanan itu membawa tanda-tanda, gambaran-gambaran peta dan medan. Dan semua itu 
disimpulkan dengan sesuatu yang kita sebut Kitab Suci. Dengan berbekal peneguhan afirmasi 
atas kalam itu, maka alam bawah sadar dan synap syaraf kita ikut mengarahkan atau 
mendompleng pada perjalanan itu. Kebiasaan ini kita sebut do'a, wirid shalawat dan sejenisnya. 
Sehingga walaupun kita terkantuk-kantuk, sesungguhnya perjalanan bawah sadar itu telah 
melakukan tugas sesuai jalan para nabi. 


Untungnya, ngantuk yang didahului dengan niat akan sangat lain buah ruhaninya dengan ngantuk 
karena kemalasan. Ngantuk yang didahului dengan niat, persis seperti sistem auto pilot pada 
penerbangan. Kita tinggal programkan mana koordinat yang akan menjadi sasaran landing, pasti 
mendarat dengan selamat. Walau kita tertidur dalam perjalanan... Tetapi kelemahannya, kita jadi 
tak mengerti proses rute sebuah perjalanan. Sehingga kita tak bisa menyampaikan dan bercerita 
atas pengalaman-pengalaman perjalanan itu. Padahal terkadang sanak kerabat atau anak cucu 
butuh sebuah gambaran cerita akan lelaku penerbangan itu... 


Ngantuk yang sebelumnya diprogram dengan baik tetapi bablas menuju tidur beneran sampai tak 
sadar bagai hikayat Ashabul Kahfi. Tiba-tiba ketika terbangun, kita sudah dalam keadaan fisik dan 
pikiran yang segar yang ditamsilkan dengan makmurnya sebuah negara yang diridhoi Allah. Dan 
sesungguhnya negara itu adalah tamsil tubuh kita, baik fisik maupun ruhani. Sedangkan ngantuk 
yang tetap disadari sampai perpindahan pada kesadaran yang lebih tinggi adalah perwujudan Ayat 
Kursi. Dimana ngantuk ini hanya menidurkan segala alat inderawi. Sedangkan hati selalu bangun 
menyimak segala lewatan-lewatan perjalanan spiritual. 


Inilah salah satu point Nuzulul @uran yang turun ke dada kita masing-masing. Dimana kesadaran 
inderawi telah tertutup, tetapi kesadaran hati masih terjaga. Sehingga terjadilah seperti yang 
termaktub dalam ayat Kursi bahwa kita menjadi sadar gandeng renteng dengan Allah yang tidak 
ngantuk dan tidur, yang mengerti kejadian di depan dan belakang dan menguasai atas segala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7436 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ilmunya. So, Ostomatis lah kita ikut kecipratan limpahan ilmu-ilmu itu sesuai tugas kekhalifahan 
masing-masing individu. Ilmu inilah yang sering disebut ilmu laduni, ilmu tulis tanpa papan alias 
kitab yang terbaca dengan jelas walau tak berhuruf... 


Dan ini semua bisa dicapai bila kita tak lagi gampang mengumbar kesenangan indera kepala. 
Sehingga ketika kita sudah melatih fase ini dengan berpuasa Ramadhan secara sesungguhnya, 
otomatis di tengah bulan Ramadhan kita akan mulai terkonekkan dengan perjalanan para Rasul. 
Maka diturunkanlah Nuzulul @ur'an pemahaman-pemahaman atas perjalanan para rasul ke dalam 
dada kita. Sehingga setengah bulan sesudahnya kita mulai tercerahkan setahap demi setahap. 
Sampai pada titik paling cerah yaitu malam seribu bulan, lailatu Gadr....hmmhh...ck...ck...ck.... 


Dan akhirnya berhaklah kita berhari raya Idul Fitri yang sejati...dimana perayaan itu adalah 
perayaan sesungguhnya atas keberhasilan menguak rahasia hidup.... Balik lagi, Jadi 
kesimpulannya, ngaji yang berhasil adalah ngaji yang bikin kita ngantuk bahkan tertidur....tentu 
yang dimaksud tidur adalah tidurnya segala hawa nafsu kita. Tanda keberhasilannya dapat dilihat 
dari dominanya kesadaran utama keseharian yang hampir selalu di atas wilayah umum manusia 
rata-rata. Dimana wilayah ini kita sudah tak begitu terikat dengan aksi reaksi indera. 


Tak heran juga, kata Kanjeng Rasul bahwa tidur di bulan puasa adalah ibadah. Sebab di dalam 
proses tidurnya hawa nafsu yang disadari, mampu menguak segala keajaiban ruh...keajaiban 
yang memaksa kita menjadi abdi yang sangat tunduk...keajaiban pengabdi tertahlukkan oleh 
perjalannnya sendiri ...alias proses ibadah... Wa ba'du, semoga di malam Nuzulul @uran yang 
bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia ini mampu memerdekakan keterjajahan atas diri 
sendiri. Masalah negara ini masih gini-gini aja ya biarin aja...toh semua akan berubah sejalan 
dengan kemerdekaan diri kita... Merdeka...!!!! zzz...zzz..zzz...zZz.... Wassalam, makmum 
ngantukan. 


| Dody Ide pada 16 Agustus 2011 jam 21:44 |. 


( Nuzulul Gur'an terindah ) www.padhangjingglang.blogspot.com 
0398. SEBAB NABI IDRIS MASUK SURGA 


Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa sebab masuknya Idris as kedalam surga adalah 
karena telah dinaikkan setiap hari dan siang amal dia yang banyaknya seperti amalnya seluruh 
penghuni bumi. Kemudian malaikat maut sangat suka kepadanya dan meminta kepada Allah 
untuk memberi ijin mengunjungi Idris as. Allah lalu memberinya ijin dan diapun pergi mengunjungi 
Idris as dalam bentuk manusia dan duduk disampingnya. Pada saat itu Idris as sedang melakukan 
puasa satu tahun, dan ketika waktu bebruka sudah dekat, maka malaikat akan datang dengan 
membawa makanan dari surga dan Idris memakannya. Dia berkata kepada malaikat maut, “Kamu 
juga makan makanan itu.” Namun malaikat maut tidak memakannya. Kemudian idris berdiri dan 
bersibuk diri dengan ibadah sedangkan malaikat maut duduk didekatnya hingga fajar muncul dan 
matahari sudah keluar dari tempatnya. Idris menjadi heran dan berkata, “Hei kamu! Maukah kamu 
berjalan-jalan bersamaku hingga kamu menjadi bahagia?” malaikat maut berkata, “Aku mau.” 
Keduanya lalu berdiri dan berjalan hingga keduanya sampai pada perkebunan. 


Malaikat maut berkata, “Apakah kamu memberi ijin aku untuk mengambil dari perkebunan ini 
beberapa bulir saja untuk kita makan?” Idris berkata, “Subhanallah. Kemarin kamu tidak mau 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7437 ) 


memakan makanan yang halal, tetapi sekarang kamu ingin memakan barang haram.” Keduanya 
lalu berjalan hingga empat hari dan Idris melihat sesuatu yang tidak biasanya pada diri orang yang 
menyertai dia itu. Dia berkata, “Sebenarnya kamu itu siapa?” Dia menjawab, “Aku adalah malaikat 
maut.” Idris bertanya, “Apakah kamu yang mencabut para ruh?” Dia menjawab, “Iya.” Idris 
bertanya, “Kamu telah bersamaku selama empat hari, lalu apakah kamu telah mencabut ruh 
seseorang?” Dia menjawab, “Iya, aku telah mencabut banyak sekali ruh. Ruh semua makhluk 
bagiku adalah seperti nampan yang aku mengambilnya seperti kamu mengambil suapan 
makanan.” Idris bertanya, “Hei malikat mau! Apakah kamu datang kemari untuk berkunjung 
ataukah untuk mencabut nyawaku?” Dia menjawab, “Aku datang kemari untuk berkunjung dengan 
ijin Allah.” Idris berkata, “Hei malaikat maut! Aku punya hajat kepadamu.” Dia bertanya, “Apa 
hajatmu.” Idris berkata, “Hajatku adalah kamu mencabut ruhku kemudian Allah menghidupkan aku 
lagi hingga aku bisa beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian.” Dia 
menjawab, “Aku tidak akan mencabut ruh seseorang kecuali dengan mendapatkan ijin Allah 
ta'ala.” 


Kemudian Allah menurunkan wahyu, “cabutlah ruh idris.” Seketika itu juga malaikat maut 
mencabut ruh Idris as dan Idris pun menjadi mati. Malaikat maut kemudian menangis dan 
bertadlarru' kepada Allah dan meminta supaya dia menghidupkan kembali shohibnya Idris. Allah 
lalu mengabulkannya dan menghidupkan Idris. Malaikat maut bertanya, “Hei saudaraku! 
Bagaimana kamu menemukan rasanya kematian?” Idris menjawab, “Hewan ketika dikelupas 
kulitnya pada saat dia masih hidup, maka rasa pahitnya kematian seribu kali lipat sakitnya dari itu.” 
Malaikat maut berkata, “Yang aku lakukan kepadamu adalah yang paling halus yang belum 
pernah aku lakukan sebelumnya.” Idris berkata, “Hei malaikat maut! Aku punya hajat lain 
kepadamu, yaitu aku ingin melihat neraka Jahannam sehingga aku bisa beribadah kepada Allah 
dengan bersungguh-sungguh setelah aku melihat siksa, belenggu dan segala sesuatu yang ada 
didalamnya.” Dia menjawab, “Bagaimana aku bisa pergi bersamamu ke neraka Jahannam tanpa 
mendapatkan ijin.” Kemudian Allah memberikan wahyu, “Pergilah bersama Idris keneraka 
Jahannam." Dia lalu pergi bersama Idris ke neraka Jahannam dan dia bisa melihat segala sesuatu 
yang telah diciptakan oleh Allah untuk musuh-musuh-Nya yang berupa rantai, belenggu dan siksa 
berupa ular, kalajengking, api, kayu zagum dan air panas. 


Kemudian keduanya kembali dan Idris berkata lagi, “Aku punya hajat lagi, yaitu aku ingin kamu 
membawaku ke surga hingga aku melihat apa yang ada didalamnya yang telah diciptakan oleh 
Allah untuk hamba-Nya sehingga akan menjadi bertambah ketaatanku.” Malaikat maut berkata, 
“Bagaimana aku bisa bergi membawa kamu ke surga tanpa mendapatkan ijin dari Allah?” Lalu 
Allah menurunkan wahyu, “Pergilah bersama Idris ke surga.” Keduanya lalu pergi dan berhenti 
dipintu surga. Idris lalu melihat kenikmatan yang ada didalam surga, malaikat yang agung, 
pemberian yang sempurna, pepohonan dan buah-buahan. Idris berkata, “Wahai saudaraku! Aku 
telah merasakan pahirnya kematian dan aku telah melihat menakutkannya jahannam, lalu 
mengapakah tidak kamu meminta kepada Allah untuk memberi aku ijin masuk kedalam surga dan 
aku meminum airnya supaya menjadi hilang rasa pahitnya kematian dan menakutkannya 
Jahannam.” Lalu malaikat maut meminta ijin kepada Allah dan Allah memberinya ijin untuk masuk 
kedalam surga lalu keluar lagi. Idris lalu masuk kedalam surga dan menaruh kedua sandalnya 
dibawah sebuah pohon surga lalu dia keluar dari surga. 


Dia kemudian berkata kepada malaikat maut, “Aku telah meninggalkan sandalku didalam surga. 
Kembalikan aku kesurga lagi.” Dia lalu kembali dan masuk kedalam surga dan tidak mau lagi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7438 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


keluar darinya. Malaikat maut lalu berteriak, “Hei Idris! Keluarlah.” Idris menjawab, “Aku tidak mau 
keluar, karena Allah telah berfirman (“Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian”) 
dan aku telah merasakannya. Dia telah berfirman, (“Sesungguhnya pasti akan mendatangi neraka 
jahannam”) dan aku juga telah mendatanginya, dan Dia telah berfirman, (“dan tidaklah mereka 
akan dikeluarkan dari surga”). Lalu siapa yang akan mengeluarkan aku dari surga.” Kemudian 
Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, “Biarkan dia, karena aku telah memutuskan dia 
sejak zaman azali kalau dia termasuk penghuni surga.” Dan Allah telah memberi tahu tentang 
kisah Idris kepada rasul-Nya dengan bersabda (“Dan sebutkanlah dalam al kitab cerita Idris”). 
Hakam eLChudrie 


0399. Perkataan Makam 


Sebenarnya makam setiap harinya menyeru dengan suara yang fasih dan lancar, “Hai manusia! 
Bagaimana bisa kalian lupa kepadaku. Apakah kalian tidak tahu kalau aku adalah tempat 
kesendirian, tempat ketakutan, tempat keterasingan, tempat ketakutan, tempat ulat dan tempat 
yang sempit, kecuali bagi orang yang allah telah membuatnya lapang.” Hadits Nabi telah 
menjelaskan kepada kita seperti itu, seperti yang telah diriwayatkan oleh al Thabrani dari Abu 
Hurairah ra. 


Dan juga telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al Thabrani dari Abu al Hajjaj al yamani, bahwa 
Rasulullah saw bersabda, “Makam akan berkata kepada mayit ketika mayit itu ditaruh didalamnya, 
“Celakah kamu, hei manusia! Apa yang telah menipumu dariku? Apakah kamu tidak tahu kalau 
aku adalah rumahnya fitnah dan tempatnya kegelapan. Apa yang telah menipumu ketika kamu 
melewati aku dengan sombong.” Jika mayit itu adalah orang yang beramal sholeh, maka akan ada 
yang menjawab perkataan makam itu, “Lalu bagaimana menurutmu jika dia adalah orang yang 
beramar ma'ruf dan bernahi munkar?” Makam akan menjawabnya, “Jika dia seperti itu, maka aku 
akan menjadi hijau untuknya, jasadnya akan kembali dalam keadaan bersinar dan ruhnya akan 
naik menemui Tuhan semesta alam.” 


Telah diceritakan, ketika Fatimah al Zahra” binti Rasulullah meninggal, maka yang membawa 
jenazahnya kemakama adalah empat orang yaitu suaminya, yaitu Ali, kedua anaknya, yaitu Hasan 
dan Husein, dan Abu Dzarr al Ghifari. Ketika mereka menaruhnya dipinggir makam, Abu Dzarr 
berdiri dan berkata, “Hei kubur! Apakah kamu tahu siapa yang akan memasuki kamu? Dia adalah 
Fatimah al Zahra' putri Rasulullah saw, istri Ali yang diridloi dan ibu hasan dan Husein.” Kemudian 
mereka para sahabat mendengar suara dari dalam kubur, “Aku bukanlah tempat nasab dan 
keturunan. Sesungguhnya aku adalah tempatnya amal yang sholeh, sehingga tidak akan bisa 
selamat dariku kecuali orang yang banyak kebaikannya, hatinya selamat dan amalnya murni 
karena Allah.” (Seperti yang telah dijelaskan dalam Misykah al Anwar). Hakam eLChudrie 


0400. Tetapnya Karamah Bagi Selain Nabi 


Ahli ilmu telah meriwayatkan tentang karamah itu bagi sebagian orang salaf yang sholeh yang 
mereka dapatkan setelah mereka meninggal. Orang-orang yang bisa dipercaya telah menudil 
karamah-karamah itu dari orang-orang yang bisa dipercaya lainnya yang melihatnya dengan mata 
kepala mereka sendiri, dan disini aku akan menugil sebagian dari karamah itu dari Syeikh 
Muhammad bin Abdul Wahab, dia berkata dalam kitab Ahkam Tamanni Al Maut (Hukum 
mengharap kematian) yang terkandung didalam kumpulan karangan dia: 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7439 ) 


“ Shalat didalam Kubur 


Dari Ahmad dari “Affan dari Hammad dari Tsabit, dia berkata, “Ya Allah, jika Engkau memberikan 
kepada seseorang bisa shalat didalam kuburnya maka berikanlah aku karunia untuk shalat 
didalam kuburku.” 


Dari Abu Na'im dari Jubair, dia berkata, “Aku —demi Allah dzat yang tiada Tuhan selain Dia- telah 
memasukkan Tsabit Al Bunnani kedalam liang kuburnya dan bersamaku adalah Hamid al Thawil. 
Ketika aku memeratakan batu bata yang belum dibakar (gelu: jawa) salah satu dari batu bata itu 
terjatuh dan ternyata aku melihat dia sedang shalat didalam kuburnya.” 


“ Membaca Al Gur'an 


Dari Abu Na'im dan Ibnu Jarir dari Ibrahim bin al Mahlabi, dia berkata, “Telah bercerita kepadaku 
orang-orang yang telah melewati makam diwaktu sahur. Mereka berkata, “Ketika kami sedang 
melewati makam Tsabit al Bunnani, kami mendengar bacaan Al @ur'an dari dalam kuburnya.” 


Dari al Tirmidzi dan dia menghasankannya dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Sebagian sahabat Nabi 
saw telah membangun tendanya diatas makam dan dia tidak menyangka kalau itu adalah sebuah 
makam. Dan ternyata didalamnya terdapat seseorang yang sedang membaca surat al Mulk 
hingga selesai. Kemudian dia mendatangi Nabi saw dan menceritakan kejadian itu kepada beliau 
lalu beliau bersabda, (“Surat al Mulk adalah yang mencegah dan yang menyelamatkan. Surat itu 
menyelamatkan dia dari siksa kubur.”). 


Dari al Nasa'i dan al Hakim dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah saw telah bersabda, 


na... 90. 


(“Aku tertidur kemudian aku melihat diriku berada disurga, —Lafal Al Nasa'i: aku masuk surga- lalu 
aku mendengar suara orang yang sedang membaca. Aku bertanya, “Siapa dia?” Para penghuni 
surga menjawab, “Dia adalah Haritsah bin Al Nu'man.”) Lalu Rasulullah saw bersabda, (“Akan 
seperti itulah orang yang berbakti kepada orang tuanya.”), Kalimat itu beliau ucapkan sebanyak 
tiga kali. Dan Haritsah bin Al Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya.” 


Dari Ibnu Abu al Dunia dari al hasan, dia berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa seorang 
mukmin ketika meninggal dan dia belum hapal al @uran, maka malaikat penjaganya akan disuruh 
untuk mengajarkan kepada dia al @ur'an didalam kuburnya hinnga Allah membangkitkan dia dihari 
kiamat beserta keluarganya.” Dan dari Ibnu Abu al Dunia dari Yazid al Ragasyi semisal cerita itu 
dan al Salafi telah meriwayatkan cerita yang semakna dengan cerita itu dari marasil-nya Athiyyah 
al “Aufa. 


“ Saling Berkunjungnya Para Penghuni Kubur 


Dari Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Sirin, dia berkata, “Dia sangat meyukai kain kafan yang bagus.” 
Dia berkata, “Mereka —para penghuni kubur- saling berkunjung dengan memakai kafan mereka.” 
Arti cerita itu, seperti dijelaskan dalam Musnad Ibnu Abu Usamah dari Jabir secara marfu' 
adalah mereka saling membanggakan kain kafannya dan saling berkunjung didalam kuburnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7440 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dari al Tirmidzi, Ibnu Maajah dan Muhammad bin Yahya al Hamdani dalam shahihnya dari Abu 
Gatadah secara marfu', (Ketika salah satu dari kalian menjadi wali dari saudaranya maka 
perbaguslah kain kafannya, karena mereka -para penghuni kubur- akan saling berkunjung didalam 
kuburnya.) 


“ Kiriman Dari Dunia Ke alam Barzah Bersama Mayit 


Ibnu Abu al Dunia telah mengeluarkan dengan sanad yang tidak ada cacat didalamnya dari 
Rasyid bin Sa'ad, Sesungguhnya seseorang telah meninggal istrinya lalu didalam mimpinya dia 
melihat banyak wanita, namun dia tidak melihat istrinya bersama mereka. Dia bertanya kepada 
mereka tentang keadaan istrinya dan mereka menjawab, “Kalian telah sangat pendek dalam 
mengkafani dia, makanya dia malu untuk keluar bersama kami.” Lalu orang itu mendatangi Nabi 
saw dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda, (“Lihatlah apakah ada orang 
bisa dipercaya untuk bisa menyampaikannya?”) Dia lalu mendatangi seorang lelaki dari Anshor 
yang sedang sakaratul maut. Dia lalu bercerita kepada orang itu tentang kejadian yang telah 
menimpa kepadanya. Lelaki Anshor itu lalu berkata, “Jika ada seseorang yang bisa 
menyampaikan kepada orang yang sudah mati, maka pasti aku akan menyampaikannya.” Orang 
Anshor itu kemudian meninggal. Kemudian orang itu datang dengan membawa dua kain kafan 
baru yang diberi minyak za'faran lalu dia menaruh kain itu dikafan orang Anshor yang baru 
meninggal itu. Ketika malam tiba, dia melihat para wanita dan ada bersama mereka istrinya 
dengan memakai dua baju kuning.” 


Ibnu Al Juzy telah meriwayatkan cerita dari Muhammad bin Yusuf al Faryabi tentang perempuan 
yang melihat ibunya didalam mimpi yang mengadukan kafannya kepada dia. Perempuan itu lalu 
mengadukannya kepada Muhammad dan bertanya kepadanya. Dalam cerita itu ibunya bertanya 
kepada dia, “Belikan kain kafan untukku dan kirimkan kain itu bersama Fulanah.” Al Faryabi 
berkata, “Lalu aku ingat pada hadits, (“Sesungguhnya mereka saling berkunjung dengan memakai 
kafan mereka.”) Kemudian aku berkata, “Belikan untuknya kain kafan kemudian titipkan kepada 
perempuan itu.” Kemudian seorang wanita dihari yang sang ibu sebut itu meninggal, lalu 
perempuan itu menaruh kafan itu bersamanya. 


“ Cahaya Diatas Kubur 


Dari Ibnu Abu al Dunia dari Abu Ghalib -teman Abu Umamah- Sesungguhnya seorang pemuda di 
Syam sedang sakaratul maut. Dia berkata kepada pamannya, “Beritahu aku kalau Allah 
menyerahkan aku kepada ibuku, maka apa yang akan dia perbuat?” Dia menjawab, “Ketika itu 
benar terjadi, demi Allah, dia akan memasukkan kamu kedalam surga.” Pemuda itu berkata, “Demi 
Allah, Sesungguhnya Allah adalah dzat yang lebih sayang kepadaku dibandingkan ibuku.” 
Pemuda itu kemudian meninggal. Aku dan pamannya yang memasukkan dia kedalam liang 
kuburnya lalu aku berkata, “Berikan batu bata mentah kepadaku.” Kami pun menatanya kemudian 
sebuah batu bata jatuh dan pamannya melompat kebelakang dan aku berkata kepadanya, “Ada 
apa denganmu?” Dia menjawab, “Kubur dia dipenuhi dengan cahaya dan Allah telah 
melonggarkan kuburnya sepanjang mata memandang.” 


Dari Abu Daud dan lainnya dari Aisyah, dia berkata, “Ketika al Najasyi meninggal, kami sedang 
berbincang: “Tidak henti-hentinya cahaya berada diatas kuburnya.” 


Dalam Tarikh Ibnu “Asakir dari Abdurrahman bin Ammarah, dia berkata, “Telah datang jenazahnya 


www.islamuna.info 


HIKMAH (74an ) 


al Ahnaf bin Gays dan aku termasuk orang yang turun kedalam kuburnya. Ketika aku 
memeratakannya aku melihat kuburnya telah menjadi longgar sepanjang mata memandang. 
Kemudian aku menceritakan kejadian itu kepada teman-temanku dan mereka tidak pernah melihat 
apa yang telah aku lihat.” 


Dari Ibrahim al Ahnafi, dia berkata, “Ketika Mahan al Hanafi disalib dipintunya, maka kami melihat 
cahaya berada disisinya dimalam hari.” 


0417. Dan Mu'adz R.A. Pun Menangis 


Ibnu Mubarak menceritakan bahwa Khalid bin Makdam berkata kepada Mu'adz radliyallahu 
'anhum ajma'in, “Mohon, engkau kisahkan sebuah hadits Rasulullah yang engkau hafal dan yang 
engkau anggap paling berkesan!” Kata Mu'adz, “Baik, aku akan mengisahkan.” Belum lagi 
memulai kisahnya, Mu'adz tampak menangis. Katanya kemudian, “Hhmmm... rindu sekali rasanya 
aku kepada Rasulullah. Ingin sekali aku dapat bertemu beliau.” Dia lalu melanjutkan perkataannya, 
“Ketika aku menghadap Rasulullah shollallaahu “alayhi wa sallama, beliau sedang menunggang 
unta, dan beliau memintaku agar naik di belakang beliau. Kemudian berangkatlah kami dengan 
menunggang unta itu. Di tengah perjalanan, sekonyong-konyong beliau menengadah ke langit dan 
bersabda: 


“Puji syukur ke hadirat Allah yang telah menentukan gadla' atas makhluk menurut kehendak-Nya, 
hai Mu'adz.” 


Jawabku, “Benar, ya Sayyidil Mursalin.” 


Sabda beliau shollallaahu 'alayhi wa sallama kemudian, “Aku ingin mengisahkan sebuah riwayat 
kepadamu. Apabila kamu menghafalnya, akan sangat berguna bagimu. Tetapi jika kamu 
memandangnya remeh, maka kelak kamu tidak akan memiliki hujjah di hadapan Allah. 


Hai, Mu'adz! Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan tujuh malaikat. Pada 
setiap langit terdapat satu malaikat pengawal pintu menurut derajat pintu dan keagungannya. 
Kemudian, naiklah malaikat Hafadhah (malaikat yang bertugas mengawasi amal hamba) 
membawa amalan si hamba dengan kemilau cahaya bagaikan matahari. Sesampainya pada langit 
bumi, malaikat Hafadhah memuji-muji amalan itu. Tetapi setibanya pada pintu langit pertama, 
malaikat pengawal berkata kepada malaikat Hafadhah, “Tamparkan amal ini ke muka pemiliknya! 
Aku adalah pengawas orang-orang yang suka mengumpat. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar 
menolak amalan-amalan orang yang suka mengumpat, dan supaya aku tidak membiarkannya 
melewatiku.' 


Keesokan harinya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amal shaleh yang berkilau 
yang dipandangnya sangat banyak dan terpuji. Sesampainya ke langit kedua (ia lolos dari 
malaikat penjaga pintu langit pertama, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat), malaikat 
pengawal berkata, 'Berhenti, dan lemparkanlah amalan ini ke muka pemiliknya! Sebab, dia 
beramal dengan mengharapkan dunia, aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak 
membiarkannya melewatiku.' Maka, para malaikat melaknat orang itu. Hari berikutnya, kembali 
malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan seorang hamba yang sangat memuaskan, 
penuh sedekah, puasa dan berbagai kebajikan, yang oleh malaikat Hafadhah dianggapnya sangat 
mulia dan terpuji. Sesampai di langit ketiga (ia lolos dari malaikat penjaga pintu langit pertama dan 
kedua, sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia), malaikat pengawal 
berkata, Berhenti! Tamparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku malaikat penjaga sifat sombong. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7442 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar aku tidak membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia 
telah bersikap sombong kepada manusia dalam majelis-majelis mereka. ' Hari berikutnya, kembali 
malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amal hamba lainnya yang terang berkilauan bagaikan 
bintang dan mengeluarkan suara gemuruh, penuh tasbih, puasa, salat, haji dan umrah. 
Sesampainya di langit keempat (ia lolos dari malaikat pengawal pintu pertama, kedua dan ketiga, 
sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia/sombong), malaikat pengawal 
berkata, Berhenti! Tamparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga ujub. 
Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Sesungguhnya dia 
beramal dengan disertai ujub. 


Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan hamba lainnya, yang 
sangat baik dan mulia, penuh jihad, haji, umrah, sehingga bercahaya seperti kilauan matahari. 
Sesampainya di langit kelima (ia lolos dari malaikat pengawal pintu pertama, kedua, ketiga dan 
keempat, sebab pemiliknya bukan orang pengumpat/pengharap dunia/sombong/ujub), malaikat 
pengawal berkata, "Aku malaikat penjaga hasud. Walaupun amalannya amat bagus, namun dia 
suka hasud kepada orang lain yang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala. 
Dengan demikian, berarti dia membenci Dzat yang meridhai. Sesungguhnya aku diperintahkan 
oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku.' 


Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit membawa amalan hamba lainnya, yang 
berupa wudlu' yang sempurna, shalat yang banyak, puasa, haji dan umrah. Sesampainya di langit 
keenam (ia lolos dari malaikat pengawal pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 
sebab pemiliknya bukan seorang pengumpat/pengharap dunia/sombong/ujub/hasud), malaikat 
pengawal berkata, "Aku malaikat penjaga rahmat belas-kasih. Berhenti! Tamparkan amal ini ke 
muka pemiliknya. Selama hidupnya, orang ini tidak pernah mengasihi orang lain, bahkan dia 
merasa senang jika melihat yang lainnya ditimpa musibah. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar 
tidak membiarkannya melewatiku. 


Hari berikutnya, kembali malaikat Hafadhah naik ke langit tujuh, membawa amalan yang lebih baik 
dari yang lalu, berupa sedekah, puasa, shalat, jihad dan wara'. Suaranya menggelegar bagai petir 
menyambar-nyambar dan bercahaya bagai kilat. Sesampainya di langit tujuh, malaikat pengawal 
berkata, “Aku malaikat penjaga sum'at (tidak ingin terkenal). Sesungguhnya pemilik amal ini 
menginginkan kemasyhuran dalam setiap perkumpulan, menginginkan derajat tinggi di waktu 
berkumpul dengan kawan-kawan sebaya: ingin mendapatkan pengaruh dari para pemimpin. Aku 
diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkannya melewatiku. Sebab, ibadah yang bukan 
karena Allah adalah riya', dan Dia tidak menerima amal ibadah orang-orang ahli riya'.' Kemudian 
malaikat Hafadhah kembali naik ke langit membawa amal dan ibadah seorang hamba berupa 
ibadah shalat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, pendiam, suka berdzikir kepada Allah, dengan 
diiringi para malaikat dari tujuh lapis langit, hingga terbukalah seluruh hijab menuju kepada Allah 
Subhaanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat itu mengantarkan serta mempersaksikan padaNya 
akan amal sholih (yang dilakukan dengan) ikhlas karena Allah Ta'ala. 


Allah Subhaanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, “Hai, Hafadhah! Malaikat Pencatat Amal 
HambaKu! Aku-lah yang Maha Mengetahui akan segala isi hatinya. Sesungguhnya dia beramal 
bukan untukku, tetapi diperuntukkan bagi selain Aku, bukan diniatkan dan diikhlaskan untuk-Ku. 
Aku adalah lebih Mengetahui daripada kalian. Aku laknat mereka yang telah menipu orang lain 
dan menipu kalian (para malaikat Hafadhah). Tetapi Aku tidaklah akan pernah tertipu olehnya. 
Aku-lah Yang Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib: Aku Maha Mengetahui akan segala isi 
hatinya: yang samar tidaklah samar bagiKu: setiap yang tersembunyi tidaklah tersembunyi bagiKu: 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7443 ) 


Pengetahuan-Ku atas yang telah terjadi sama dengan Pengetahuan-Ku atas sesuatu yang belum 
terjadi: Pengetahuan-Ku atas segala sesuatu yang telah lewat sama dengan Pengetahuan-Ku 
atas yang akan datang: Pengetahuan-Ku atas orang-orang terdahulu sama dengan Pengetahuan- 
Ku atas orang-orang kemudian. Aku lebih Mengetahui atas segala sesuatu yang samar dan 
terahasiakan. Bagaimana bisa hambaKu menipu dengan amalannya. Mereka dapat saja menipu 
sesama makhluk, tetapi Aku Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib. Aku laknat dia!!” Tujuh 
malaikat di antara tiga ribu malaikat berkata, Ya, Tuhan! Dengan demikian, tetaplah laknatMu dan 
laknat kamu atasnya!” Kemudian, semua yang berada di langit sama mengucapkan, “Tetaplah 
laknat Allah kepadanya dan laknat semua yang melaknat!!” 


Demi mendengar semua itu, Mu'adz lantas menangis tersedu-sedu, kemudian berkata, “Ya, 
Rasulallah! Bagaimana kita dapat selamat dari semua yang engkau sebutkan tadi?” 


Jawab beliau shollallaahu 'alayhi wa sallama, “Hai, Mu'adz! Ikutilah Nabimu dalam perkara 
agama!” 


Aku (Mu'adz) berkata, “Engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku hanyalah Mu'adz bin Jabal. 
Bagaimana aku dapat selamat dari bahaya itu?” 


Beliau shollallaahu “alayhi wa sallama bersabda, “Kamu benar, hai Mu'adz. 


Apabila dalam amal perbuatanmu terdapat kekurangan, maka tahanlah lidahmu jangan 
sampai menjelek-jelekkan orang, terutama saudara-saudaramu sesama penganut 
ajaran Al-@uran. Janganlah kamu jelek-jelekkan mereka, sebab pada dirimu pun 
terdapat cela. 


e Janganlah kamu sok suci dengan memandang hina saudara-saudaramu. 

e Janganlah kamu perlihatkan amal perbuatanmu dengan tujuan agar diketahui oleh 
banyak orang. 

e Janganlah kamu terlalu jauh memasuki urusan dunia sehingga membuat dirimu lupa 
akan perkara akhirat. 

e Janganlah kamu mendoakan seseorang dengan ucapan yang berbeda dengan apa 
yang ada di hatimu. 

e# Janganlah kamu memandang agung akan dirimu terhadap manusia, maka akan 
putuslah bagimu segala kebaikan dunia dan akhirat. 

e Janganlah kamu berlaku nista dalam majelismu sehingga orang-orang pergi 
menjauh karena keburukan perangaimu. 

e Janganlah kamu suka mengungkit-ungkit kebajikan kepada manusia. 

e Janganlah kamu merobek-robek perihal pribadi orang lain, niscaya dirimu kelak 
akan dirobek-robek pula oleh anjing-anjing Jahannam. Sebagaimana firman Allah 
Subhaanahu wa Ta'ala., ... dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan 
lemah lembut.' (@S. An-Nazi'at : 2). 


Yakni, ia akan mengupas daging dari tulangmu.” 


Aku (Mu'adzZ bin Jabal r.a.) bertanya, “Ya, Rasulallah! Lalu, siapakah orang yang sanggup 
menanggung penderitaan ini?” 


Jawab beliau, “Hai, Mu'adz! Sesungguhnya apa yang aku sebutkan kepadamu tadi 
sangatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhaanahu wa Ta'ala. 
Yaitu, cukuplah kamu dengan jalan mencintai untuk orang lain apa-apa yang kamu cintai 
untuk dirimu sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7aaa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sendiri. Dengan demikian, maka kamu dapat selamat.” 


Khalid bin Makdan rahimahullah meriwayatkan, “Mu'adz senantiasa membaca hadits di 
atas seperti dia selalu membaca kitab Al-@uran, dan mempelajari hadits tersebut 
sebagaimana mempelajari Al-Gur'an di dalam majelis”. | Hakam elChudrie J. 


0485. SYAIR IMAM SYAFI! 


£ 
SLS La Jadi pb a» 
3 20 2 .. - 0 - go. 00. Gg - 
Slam 15) Lis Cb XXX ella La Jas PLN 3 
8. 2d para 2 L 0.90... 
sg WI Sp Ld xxx JI Lol Tea Y, 


83, EA Bina) xxx Tular JA Ie Se) sn 
nan ol aan xxx KN ang DS Us 


o- Sa, 9 00. 


— Ja — Kg ea JI Mt Dang 
X ae YI B3 op Xxx G3 La eat Ya 
z Sa JH 00 ja Ip LA Y, 


29 OR 0. 320 — 


Sal SIN Ok sah xxx PI aa al Wi 


Dena Sana, AR Ja LA 3. MO 


Ang ba) Wale aja Yg XXX ar Yg pk OP Y, 
Aa Lali Ong tt ex - HS uY 


PT na te 0 0 


gam Vai pi 3 Xxx Kai oluy ag 3 
skil Gle Cai J3 8) xxx 3 aa Dah 


5 4 2 Eun 


SI ng ye da UB Gan JS ai UM» 
2-— sledik se AY 
4-8 Pa 0. La. Pa 0 
slow pin Lag (Sai Lay XXX Ayo 9 alel pai 
8 o La ana ap o SEN ae Tak An dp 
Baal MAS af Ud rx SU) dasi Y Jalll Olga 
3— HI NIS 
AI IT ol (AS) 11 Logan OLI GL ya 


0 RX 90. Nose 


LIA Ka ad 3 XXX pp de ea ae) 
3- SEA Agan (Aa 


dalan OT Ip ai La soo ab) WA IN ga) 
LA JI EK 00x Bapa Ja oi KS 
Jb Ul gi Gia at kan San gi aa Gi it 1 
wo ab D OB de Ie) xxx srle HI MS, 
NE IP aa dia gabla 


ab say 231 2x5 Xxx lal aj data dj 
Lo. - 
5 ul ae ya aa Xxx Kai NG akad! lai 15 


2. ima Mam k0- - 0 22 ata 8. 0 


4 4 
Kanya Ta Ala lg Kn Ain an Kena ob 


22. 


Sa Kap IAI PL 1 ba Meki op LK 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7445 ) 


4— Ibejl de 

Ulas ai PI SAH ag KK Ayi LI LA 3 

5- pdam Gel 

Aya A. ag 3 Teng Xxx al Is Sasa d3 DAU Uu 
Il ae PN 3 Xxx ENY 15 Lea 2g Ss 

SA pi uga Ai DI LS 1 Ka ob Sa Sh 


@.. 0 


Ao padi Jas Aa ds XXX ai Ad 2133 Sa AI 


6- JII Asi 


SIA gal gay OP XXX plan gt ai yee 


Boa G3 0 8-00. 


SL Jab Jani IS & MK Rela pa ja Bi pd Ya 


Ie 0. 


Bj ban Aa yA K0 ale (2) pa So 

aa YUI Bp 00 AI du 5, 
ni 1 SE 
ka PAN SU OA Oj r00x ad li enno Mi) KU UU 
HL ali Opal Latus, xXx Sa gai Yale y2 el, 


4 0.0 0. 024 


CE yag Said ma ASI, XX fila A9 LN SHU 
8-— Wi Gel 

Ke ep le PS, xxx Baba SU IKI 

Of aa Oa Lal sd, Kn Upaya Kai SI 2 


2 202 


baja cas LG laga G3 XXX Wany al Ulama « AT 
O— slab 2 yhas 

Papa 2... - a Pan "uan (23 8 
Kam yP Isl2 oja Blus Y! XXX Ud ya PI 3 Saad JS 
10- 3S S3 


.. - 9 a “02 0 soo 3 5 
GI LAI ip 200 ui Hp aa 
- S0. 0 


Bli U Jas di Saiiy K Ilh AU SN Yapen 
11- IE ad juta YI g 


AN maa JESI $ Alay xx Ja seb gb gr 
aman - mo - 0. S3 8. 


Sort 221p 9 Tea "sj XXX dengan ASI, (B CP 
12- ME Ola 


ON 2 0 3 23 0 


Dika Aa 4) erat) yi KOK UIN Gila Ga 
DE saga 3 GW Ab 00 Tila Ga ad LS Ia 
LAN GE DI ya son WE ad in ya 
| TOL pe engga 


Ah gam ca Jp xxx Bb Jaa Sila Ula 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7aa6 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Mai SD jad Iheib Xxx dor alas Isa 
14-— ola Ga 


y 0 


Oei Ly uya Patah Si xXx gap ta Je bel 15| 
ata MA Pa sal setan 5 XXX tu Sub Sam Sal 

15- “UI Oam) 

AS, gun AMI jl Ka at Pal Utang 


0. “ sat Para 


PAN ya oa P3) KAK Gta II ah oa Hi Ly 


Aa #YYI 43 AT Gun Xxx 0 jaw gb Je TP Ia ea 


0... 0 IA 2 0-g Oo. 


Ada pa KE ma li ci by3 ostas, 


B2 90 X0 -— 


gai AO ji Jani K0 Vj pakta Fi de pad 


0-0 2 29010 02. 


Jae 3 Si la ata png KK GLAT S3 Ob tah, 
16- 3m db 
al Sa Ala ag Iya Gx Net ea ya bl, 


o- 0 


AI Jai Ja oa Kn AI HP Ip DA 
PAS ea UE Xxx Gk ah AB Jalas 


- hn 
201. 


PI Se AAN Kn Wi DLS At ya 


c. 90 0-0 


PP AN Ia SS La rae IE Yama YAN OA 


9. 


PA gai PA Tb XXX NY JL Cp 


17-53 bali 

Seal Bj SD aa xxx ain sa N SD S3 
an) Gaka Y Di Ts xxx pa Hi ab ena 

18- sELII ci 

PA & dut of id XXX Ha TA ella ea 


Kena ega LS P3 Xxx seb Sila ya, 
19- Cal Asi 


land G Lema ea XXX SAN 9 Doa gai 


#elasal SAI Xxx ar: AN aa mal op 

Ob It SY Pi Woo Jp mas side o 
20- Mt pin pl te JI 

Wb Syily SANISL GS Oky xxx sea dal HI Ol 
AA Bp CO TA et gali 2 adi LA UI, 
lie Bis OS gp Bin xxx Na aga 


“Bo 20 Lo 2 4 
Lag ia jini ya XXX Ic gp jie aj Ui 


Ust Wiko ceget 3) ex Ae by ba SAY, 
Ladits persall Lely Lan KK Aid sol Ja Ce ah ea Ui 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7447 ) 


C3 Att KRI BB pas 00 UI SAN Sd 93 ds 

UE BII Aa La aki Je 001 SIB Ia JA CI ada 
(era VI PU 3 xx & S3 JOS CI benni 
Li gm Lg 0 3 XXX dalah 29 Wan Ani ka 
lbet IN 3 SRG KA Go Job AI in Ca 
Uta Vip San Ul AS 0 aah Sia AN gan Jaka 
Lanny le bts S Y, XXX ana sae an 

Lena 25 Las Sa Haa Xxx 5 Ta Dana Wina Ia 
Lani Lay USS Ula Yg xxx laila la 33 abs 
Ul Jala Y ppt slh KKN Sat ye Jai ye Jai Op 

Lag (PL yi Lela plg OK pala Ca Ga pita OP 
Lanny ae Jual ab shis, Xxx Walony PMB Ga pabir yga pai 
Bea aan xxx Gabe sad lai Mas 
BI Il Ing (ra JI BL KK Aly ai BL Ai G3 
| Azam Fikulli Waktinwahin | 


F0006. SYAIR TANPO WATON GUS DUR 


Oleh : Mbah Jenggot 


Ngawiti ingsun nglaras syi'iran 

(aku memulai menembangkan syi'ir) 
Kelawan muji maring Pengeran 
(dengan memuji kepada Tuhan) 

Kang paring rohmat Ian kenikmatan .... 
(yang memberi rohmat dan kenikmatan) 
Rino wengine tanpo pitungan 2X .... 
(siang dan malamnya tanpa terhitung) 


Duh bolo konco priyo wanito 

(wahai para teman pria dan wanita) 

Ojo mung ngaji syareat bloko 

(jangan hanya belajar syari'at saja) 

Gur pinter ndongeng nulis lan moco ... 
(hanya pandai bicara, menulis dan membaca) 
Tembe mburine bakal sengsoro 2X .... 

(esok hari bakal sengsara) 


Akeh kang apal Gur'an Haditse .... 
(banyak yang hapal @uran dan Haditsnya) 
Seneng ngafirke marang liyane .... 
(senang mengkafirkan kepada orang lain) 
Kafire dewe dak digatekke .... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7aas ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(kafirnya sendiri tak dihiraukan) 
Yen isih kotor ati akale 2X .... 
(jika masih kotor hati dan akalnya) 


Gampang kabujuk nafsu angkoro .... 
(gampang terbujuk nafsu angkara) 
Ing pepaese gebyare ndunyo 
(dalam hiasan gemerlapnya dunia) 
Iri lan meri sugihe tonggo ... 

(iri dan dengki kekayaan tetangga) 
Mulo atine peteng Ian nisto 2X 
(maka hatinya gelap dan nista) 


Ayo sedulur jo nglaleake .... 

(ayo saudara jangan melupakan) 

Wajibe ngaji sak pranatane ... 

(wajibnya mengkaji lengkap dengan aturannya) 
Nggo ngandelake iman tauhide ... 

(untuk mempertebal iman tauhidnya) 

Baguse sangu mulyo matine 2X .... 

(bagusnya bekal mulia matinya) 


Kang aran sholeh bagus atine 
(Yang disebut sholeh adalah bagus hatinya) 


Kerono mapan seri ngelmune 

(karena mapan lengkap ilmunya) 

Laku thorigot lan marrifate .... 
(menjalankan tarekat dan ma 'rifatnya) 
Ugo hagigot manjing rasane 2 X ... 
(juga hakikat meresap rasanya) 


Al @ur'an godim wahyu minulyo ... 

(Al Guran godim wahyu mulia) 

Tanpo tinulis biso diwoco (tanpa ditulis bisa dibaca) 
Iku wejangan guru waskito ... 

(itulah petuah guru mumpuni) 

Den tancepake ing jero dodo 2X ... 

(ditancapkan di dalam dada) 


Kumantil ati Ian pikiran ... 

(menempel di hati dan pikiran) 

Mrasuk ing badan kabeh jeroan .... 
(merasuk dalam badan dan seluruh hati) 
Mu'jizat Rosul dadi pedoman 

(mukjizat Rosul (Al-Gur'an) jadi pedoman) 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7449 ) 


Minongko dalan manjinge iman 2 X ... 
(sebagai sarana jalan masuknya iman) 


Kelawan Alloh Kang Moho Suci ... 
(Kepada Alloh Yang Maha Suci) 

Kudu rangkulan rino Ian wengi 

(harus mendekatkan diri siang dan malam) 
Ditirakati diriyadohi 

(diusahakan dengan 

sungguh-sungguh secara ihlas) 

Dzikir Ian suluk jo nganti lali 2X ... 

(dzikir dan suluk jangan sampai lupa) 


Uripe ayem rumongso aman 

(hidupnya tentram merasa aman) 

Dununge roso tondo yen iman 

(mantabnya rasa tandanya beriman) 

Sabar narimo najan pas-pasan 

(sabar menerima meski hidupnya pas-pasan) 
Kabeh tinakdir saking Pengeran 2X ... 
(semua itu adalah takdir dari Tuhan) 


Kelawan konco dulur Ian tonggo 
(terhadap teman, saudara dan tetangga) 
Kang podho rukun ojo dursilo 

(yang rukunlah jangan bertengkar) 

Iku sunahe Rosul kang mulyo 

(itu sunnahnya Rosul yang mulia) 

Nabi Muhammad panutan kito 2x .... 
(Nabi Muhammad tauladan kita) 

Ayo nglakoni sakabehane ... 

(ayo jalani semuanya) 

Alloh kang bakal ngangkat drajate ... 
(Allah yang akan mengangkat derajatnya) 
Senajan asor toto dhohire ... 

(Walaupun rendah tampilan dhohirnya) 
Ananging mulyo magom drajate 2X ... 
(namun mulia magam derajatnya di sisi Allah) 


Lamun palastro ing pungkasane ... 
(ketika ajal telah datang di akhir hayatnya) 
Ora kesasar roh Ian sukmane 

(tidak tersesat roh dan sukmanya) 

Den gadang Alloh swargo manggone ... 
(dirindukan Allah surga tempatnya) 

Utuh mayite ugo ulese 2X ... 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7450 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(utuh jasadnya juga kain kafannya) 
F0054. SYAIR UHIBBUKI mitsla maa ANTI, UHIBBUKI kaifa 
maa KUNTI 
Se ae la Lag 
Sa 3 BG 
Ae AA ia — 
——————byjopvn id 
So——— iii 


nu 
2 ——— — .—————— ——————5 “1 
san PI 

s1 Ha aura : 
aa Spa 
Bin sa ——————————— elit Ea 
Har Ae Ke —ib 
LD GUI AL Ma AI aan 
UHIBBUKI MISLA MAA ANTII.. UHIBBUKI KAIFA MAA KUNTI.. WA MAHMA KAANA, MAHMAA 
SARAA.., ANTI HABIBATI ANTI ZAWJATI.. ANTI HABIBATI ANTI..“ HALAALI ANTI LAA 
AKHSHAA ADULAN... AN NUMAOTI.. LAGOD AZINA ZAMAANULANA BI WUSLIM GHOYRI 
MUMBATTI, SAMAYTIL HUBBA FII @OLBI BI HUSNIL FA A'LI WAS-SAMTI, YAGHIB-US 
SA'ADU INNIBTI, WA YASFUL A'YSHU INJI TI, NAHAARI KAADIHUM HATTA IZAA MA 
A'TTULIL BAYTI, LAGITUKI FANJALA ANNI DUNA IZAA.. TABASSAMTI,” ANTI HABIBATI 
ANTI, TAGIKU BI AL HAYAATU IZA Bl AAYAUMAN TABARROMTI, FA ASSAA JAAHIDAAN 
HATTA AWHAGOI @GOOMAA TAMANNAYTI, ANAA | ANTI FAL TANAY BI JIFHIL HUBBI MAA 
ASHTI, FA ROOHANA @ODA TALAFA KA MISLIL ARDHI WANNABTI,WA AMALI WA YAA 
SAKAANI YAA UNSI WAMULHIMATI, YATIBUL A' ESHU MAHMA DHO.. GOTIL AYYAMU 

INTIBTI, 


Sd» Terjemah Syair UHIBBUKI mitsla maa ANTI, UHIBBUKI kaifa maa KUNTI “IS 
Aku mencintaimu apapun dirimu.. 
Aku mencintaimu bagaimanapun keadaanmu.. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7451 ) 


Apa pun yang terjadi dan kapan pun... 
Istriku engkaulah cintaku... 


Duhai istriku.. 

Engkaulah kekasihku... 

Engkau istriku yang halal, aku tidak peduli celaan orang... 
Kita satu tujuan untuk selamanya... 


Engkau sirami cinta dalam hatiku dengan indahnya perangaimu... 
Kebahagiaanku lenyap ketika kamu menghilang lenyap, 

Hidupku menjadikan terang ketika kamu disana... 

Hari-hariku berat sampai aku kembali ke rumah menjumpaimu... 
Maka lenyaplah keletihan ketika kamu senyum .. 


Jika suatu saat hidupmu menjadi sedih, maka aku akan berusaha keras... 
Sampai benar-benar mendapatkan apa yang engkau inginkan... 


Engkau kebahagiaanku . 

tanamkanlah kebahagiaan selamanya... 

Jiwa-jiwa kita telah bersatu bagaikan tanah tumbuhan 

Duhai harapanku, duhai ketenanganku, duhai kedamaianku, duhai ilhamku.... 
indahnya hidup ini walaupun hari-hariku berat asalkan engkau bahagia... 


Nasyid : Zawjaty... Uhibbuki mitsla maa Anti, Uhibbuki kaifa maa Kunti By : Ahmad Bukhatir — 
Visit: http://www.bukhatir.org/ | Oleh Masaji Antoro, Umi Afiadah dan Rovi Al-Hidayah |. 


0489. MUSYAWARAH PARA BURUNG 


Dikisahkan, segala burung di dunia, yang dikenal atau tidak dikenal, datang berkumpul. Mereka 
sama-sama memiliki satu pertanyaan, siapakah raja mereka? Di antara mereka ada yang berkata, 
“Rasanya tak mungkin negeri dunia ini tidak memiliki raja. Maka rasanya mustahil bila kerajaan 
burung-burung tanpa penguasa! Jadi, kita semua memiliki Raja, ya, Raja.” 


Semua burung tertegun, seperti ada keraguan yang mengawang-awang. 


“Keadaan semacam ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Hidup kita ini akan percuma bila 
sepanjang hayat kita, kita tidak pernah mengetahui, dan mengenal siapa Raja kita sesungguhnya.” 


Masing-masing dari mereka masih berfikir dan terdiam. Lalu kembali ada yang berteriak, “Lalu apa 
yang harus kita lakukan?” 


musyawarah burung 1“Tentu saja kita harus berusaha bersama-sama mencari seorang raja untuk 
kita semua: karena tidak ada negeri yang memiliki tatanan yang baik, tanpa seorang raja.: Mereka 
pun mulai berkumpul dan bersidang untuk memecahkan persoalan. Burung Hudhud dengan 
semangat dan penuh rasa percaya diri, tampil ke depan dan menempatkan diri di tengah majelis 
burung-burung itu. Di dadanya tampak perhiasan yang melambangkan bahwa dia telah memiliki 
pancaran ruhaniah yang tinggi. Dan jambul di kepalanya tegak berdiri mahkota yang 
melambangkan keagungan dan kebenaran, dan dia juga memiliki pengetahuan luas tentang baik 
dan buruk. 


Burung-burung sekalian, kata Hudhud, kita mempunyai raja sejati, ia tinggal jauh di balik gunung- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7452 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


gunung Gaf. Ribuan daratan dan lautan terbentang sepanjang perjalanan menuju tempatnya. 
Namanya Simurgh. Aku kenal raja itu dengan baik, tapi aku tak bisa terbang sendiri menemuinya. 
Bebaskan dirimu dari rasa malu, sombong, dan ingkar. Dia pasti akan melimpahkan cahaya bagi 
mereka yang sanggup melepaskan belenggu diri. Mereka yang demikian akan bebas dari baik dan 
buruk, karena berada di jalan kekasih-Nya. Sesungguhnya Dia dekat dengan kita, tapi kita jauh 
dari-Nya. 


musyawarah burung 3Dikisahkan, pada suatu malam sang Maharaja Simurgh terbang di 
kegelapan malam. Tiba-tiba jatuhlah sehelai bulunya yang membuat geger seluruh penduduk 
bumi. Begitu mempesonanya bulu Simurg hingga membuat tercengang dan terheran-heran. 
Semua penduduk gegap gempita ingin menyaksikan keindahan dan keelokannya. Dan dikatakan 
kepada mereka, “Andaikata sehelai bulu tersebut tidak jatuh, niscaya tidak akan ada makhluk 
yang bernama burung di muka bumi ini.” 


Kemudian burung Hudhud melanjutkan pembicaraannya, bahwa untuk menggapai istana Simurg 
mereka harus bersatu, saling bekerja sama dan tidak boleh saling mendahului. Setelah 
mendengar cerita yang disampaikan oleh burung Hudhud, semua burung-burung bersemangat 
ingin sekali secepatnya pergi menghadap sang Maharaja Simurg. Namun, burung Hudhud 
menambahkan, bahwa perjalanan menuju istana Simurg tidak semudah yang dibayangkan, 
melainkan harus melewati ribuan rintangan dan guncangan dahsyat. Perjalanan juga sarat dengan 
penderitaan, kepedihan dan kesengsaraan. 


“Apakah kalian sudah siap ?” kata burung Hudhud, menguji keseriusan mereka. Setelah mereka 
mendengarkan penjelasan bagaimana suka dukanya, pahit getirnya perjalanan menuju istana 
Simurg, ternyata semangat sebagian burung menjadi pudar dan turun. 


musyawarah burung 2Namun, di antara burung-burung, ada seekor burung Kenari yang 
memberanikan diri menyampaikan pendapatnya, “Aku adalah Imamul Asyigin, imamnya orang- 
orang yang asyik dan rindu. Aku sangat keberatan untuk ikut berangkat, bagaimana nanti orang- 
orang rindu dengan kemerduan kicauanku bila aku harus meninggalkan mereka. Bagaimana 
mungkin aku dapat berpisah dari kembang-kembang mekarku ?” demikian alasan burung Kenari. 


Selanjutnya, burung Merak berkata, “Dulu aku hidup di syurga bersama Adam, lantas aku diusir 
dari syurga, rasanya aku ingin kembali ke tempat tinggalku lagi. Karena itu, aku tidak mau ikut 
dalam rombongan.” 


Kemudian disusul oleh Itik, “Aku sudah biasa hidup dalam kesucian, dan aku juga terbiasa 
berenang di tempat yang kering kerontang. Aku tidak mungkin hidup tanpa air,” kilah Itik. 


Begitu juga burung Garuda, “Saya sudah biasa hidup senang di gunung, bagaimana mungkin aku 
sanggup meninggalkan tempatku yang menyenangkan”, alasan Garuda. 


Kemudian disusul burung Gelatik, “Aku hanya seekor burung kecil, dan lemah, takkan mungkin 
sanggup ikut mengembara sejauh itu,” kata burung Gelatik. 


Lantas burung Elang ikut menyahut, “Semua orang sudah tahu kedudukanku yang tinggi ini, maka 
tidak mungkin aku meninggalkan tempat dan kedudukan yang mulia ini, ” kata burung Elang. 


Burung Hudhud sebagai pemimpin sangat bijak dan sabar mendengar semua keluhan dan alasan 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7453 


burung-burung yang enggan berangkat. Namun demikian, burung Hudhud tetap bersemangat 
memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka. “Kenapa kalian harus berberlindung di balik 
dalil-dalil nafsumu, sehingga semangatmu yang sudah membara menjadi padam? Padahal kalian 
tahu bahwa perjalanan menuju istana Simurgh adalah perjalanan suci, kenapa harus takut dan 
bimbang dengan prasangka yang ada pada dirimu?” ucap Hudhud. 


Kemudian ada seekor burung menyela, “Dengan cara apa kita bisa sampai ke tempat Maharaja 
Simurgh yang jauh dan sulit itu? “Dengan bekal himmah (semangat) yang tinggi, kemauan yang 
kuat, dan tabah menghadapi segala cobaan dan rintangan. Bagi orang yang rindu, seperti apapun 
cobaan akan dihadapi, dan seberapa pun rintangan akan dilewati. Perlu diketahui bahwa Maharaja 
Simurg sudah jelas dan dekat, laksana matahari dengan cahayanya,” jawab Hudhud meyakinkan. 
Sabarlah, bertawakkallah, karena bila kalian telah sanggup menempuh perjalanan itu, kalian akan 
tetap berada dalam jalan yang benar, demikian lanjut Hudhud. 


Setelah itu, bangkitlah semangat burung-burung seolah-olah baru saja mendapatkan kekuatan 
baru untuk terus melangkah menuju istana Simurg. Akhirnya, burung-burung yang berjumlah 
ribuan sepakat untuk berangkat bersama-sama tanpa satupun yang tertinggal. 


Perjalanan panjang telah dimulai, perbekalan telah disiapkan. Burung Hudhud yang didaulat 
menjadi pemimpin mereka telah mengatur persiapan, dengan membagi rombongan menjadi 
beberapa kelompok. Setelah perjalanan cukup lama menembus lorong-lorong waktu, kegelisahan 
mulai datang menimpa mereka. “Mengapa perjalanan sudah lama dan jauh, kok tidak sampai- 
sampai?” guman mereka di dalam hati. Mulailah mereka dihinggapi rasa malas karena 
menganggap perjalanan terlalu lama, mereka bosan karena tidak lekas sampai. Perasaan mereka 
diliputi keraguan dan kebimbangan. Kemudian sebagian burung ada yang memutuskan untuk 
tidak melanjutkan perjalanan. 


Namun burung-burung lain yang masih memiliki stamina kuat dan himmah yang tinggi tidak 
menghiraukan penderitaan yang mereka alami, dan melanjutkan perjalanan yang maha panjang 
itu. 


Tiba-tiba rintangan datang kembali, terpaan angin yang sangat kencang menerpa mereka 
sehingga membuat bulu-bulu indah yang dibanggakan berguguran. Kegagahan burung-burung 
perkasa pun mulai pudar. Kedudukan dan pangkat yang tinggi sudah tidak terpikirkan. Berbagai 
macam penyakit mulai menyerang mereka, kian lengkaplah penderitaan yang dirasakan oleh para 
burung tersebut. Badan mereka kurus kering, penyakit datang silih berganti membuat mereka 
makin tidak berdaya. Semua atribut duniawi yang dulu disandang dan dibanggakan, sekarang 
tanggal tanpa sisa, yang ada hanyalah totalitas kepasrahan dalam ketidak berdayaan. Mereka 
hanyut dalam samudera iradatullah dan tenggelam dalam gelombang fana'. 


Pada akhirnya Cuma sedikit dari mereka yang benar-benar sampai ke tempat yang teramat mulia 
dimana Simurg membangun mahligainya. Dari ribuan burung yang pergi, tinggal 30 ekor yang 
masih bertahan dan akhirnya sampai di gerbang istana Simurgh. Namun kondisi mereka sangat 
memprihatinkan, tampak gurat-gurat kelelahan di wajah mereka. Bahkan bulu-bulu yang 
menempel di tubuh mereka rontok tak bersisa. Di sini terlihat, meski mereka berasal dari latar 
belakang berbeda, namun pada proses puncak pencapaian spiritual adalah sama, yaitu dalam 
kondisi telanjang bulat dan lepas dari pakaian basyariyah. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7asa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kemudian di depan gerbang istana mereka beristirahat sejenak sambil mengatur nafas. Tiba-tiba 
datang penjaga istana menghampiri mereka, “Apa tujuan kalian susah payah datang ke istana 
Simurgh?” kata penjaga istana. Serentak mereka menjawab, “Saya datang untuk menghadap 
Maharaja Simurg, berilah kami kesempatan untuk bertemu dengannya.” 


Tanpa diduga, terdengar suara sayup-sayup menyapa mereka dari dalam istana, “Salaamun 
gaulam min rabbir rahiim” sembari mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Lalu mereka masuk 
secara bersama-sama. Kemudian terbukalah kelambu hijab satu demi satu yang berjumlah ribuan. 
Mata mereka terbelalak memandang keindahan yang amat mempesona, keindahan yang tidak 
pernah dibayangkan sebelumnya, keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. 


Tatkala seluruh hijab tersingkap, ternyata yang dijumpai adalah wujud dirinya. Burung-burung pun 
saling bertanya dan terkagum-kagum, “Lho kok aku sudah ada disini?” begitu guman mereka 
dalam hati. Seolah-olah mereka berada di depan cermin sehingga yang ada adalah wujud dirinya. 
Maka datanglah suara lembut menjawabnya, “Mahligai Simurgh ibarat cermin, maka siapapun 
yang sampai pada mahligai ini, tidak akan melihat wujud selain wujud diri sendiri. Perjumpaan ini 
di luar angan dan pikirmu, dan juga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, namun hanya dapat 
dirasakan dengan rasa. Karena itu, engkau harus keluar dari dalam dirimu sehingga engkau 
menjadi sosok pribadi Insan Kamil.” 


Akhirnya, mereka memahami hakikat dirinya, setelah melewati tahapan fana' billah hingga 
mencapai puncak baga' billah. Maka hilanglah sifat-sifat kehambaan dan kekal dalam ketuhanan. 
(| Hakam eLChudrie J. 


0517. MENGUNDANG TUHAN MAKAN MALAM 


Pada suatu hari, beberapa orang dari Bani Israil datang menemui Musa as dan berkata, Wahai 
Musa, bukankah kau boleh bicara dengan Tuhan? Tolong sampaikan pada-Nya, kami ingin 
mengundang-Nya makan malam. 


Musa marah luar biasa. Ia berkata bahwa Tuhan tidak perlu makan atau minum. 
Ketika Musa datang ke Gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, Tuhan bersabda, 


Mengapa kau tidak menyampaikan kepada-Ku undangan makan malam dari hamba-Ku? Musa 
menjawab, Tapi Tuhanku, Engkau tidak makan. Engkau pasti tidak akan menerima undangan tolol 
seperti itu. Tuhan berkata, Simpan pengetahuanmu antara kau dan Aku. Katakan pada mereka, 
Aku akan datang memenuhi undangan itu. 


Turunlah Musa dari Gunung Sinai dan mengumumkan bahwa Tuhan akan datang untuk makan 
malam bersama Bani Israil. Tentu saja semua orang, termasuk Musa, menyiapkan jamuan yang 
amat mewah. Ketika mereka sedang sibuk memasak hidangan-hidangan terlezat dan 
mempersiapkan segalanya, seorang kakek tua muncul tanpa diduga. 


Orang itu miskin dan kelaparan. la meminta sesuatu untuk dimakan. Para koki yang sibuk 
memasak menolaknya, Tidak, tidak. Kami sedang menunggu Tuhan. Nanti ketika Tuhan datang, 
kita makan bersama-sama. Mengapa kamu tidak ikut membantu. Lebih baik kamu ikut 
mengambilkan air dari sumur! 


Mereka tidak memberi apa-apa untuk kakek malang itu. Waktu berlalu tetapi Tuhan ternyata tidak 
datang. Musa menjadi amat malu dan tidak tahu harus berkata apa kepada para pengikutnya. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7455 ) 


Keesokan harinya, Musa pergi ke Gunung Sinai dan berkata, Tuhan, apa yang Kau lakukan 
kepadaku? 


Aku berusaha meyakinkan setiap orang bahwa Kau ada. Kau katakan Kau akan datang ke jamuan 
kami, tapi Kau ternyata tak muncul. Sekarang tidak ada yang akan mempercayaiku lagi! 


Tuhan menjawab, Aku datang. Jika saja kau memberi makan kepada hamba-Ku yang miskin, kau 
telah memberi makan kepada-Ku. Tuhan bersabda, Aku, Yang tidak akan boleh dimasukkan ke 
seluruh semesta, boleh dimasukkan ke dalam hati hamba-Ku yang beriman. 


Ketika kita berkhidmat kepada hamba Tuhan, kita telah berkhidmat kepada-Nya. Ketika kita 
mengabdi kepada makhluk, sesungguhnya kita juga mengabdi kepada Sang Khalik. | hakam 
elchudrie | 


0586. PAHALA AMAL DALAM HITUNGAN ANGKA 


PERTANYAAN : 

Andi Rizky 

10-1-19, 

141-217, 

1x6 - 365, kok bisa yaa, apa alasannya...?? 

JAWABAN : 

Chabib Musthofa 

10-1-19 

Anda punya uang 10 lembar. Anda sedekahkan 1. Secara dlohir uang anda masih 9 lembar. Tapi 
hakikatnya justru jadi 19 karena "Allah akan mengganti 10 x lipat bagi orang yang mau sedekah". 
141-527 

Anda sholat munfarid / sendirian (1 orang), ditambah 1 orang lagi jadi makmumnya (jama'ah). 
Secara dlohir hanya ada 2 orang yang melakukan sholat, jadi matematiknya pahala anda 1 dan 


makmum 1 (2). Tapi hakikatnya Allah memberi pahala 27 derajat bagi orang yang sholat 
berjama'ah. 


1x6 5365 


Jika anda puasa 6 hari berturut-turut di bulan syawal. Dzohirnya ya mmg cuma puasa 6 hari saja. 
Tapi hakikatnya Allah, pahala yang anda terima ibarat puasa setahun atau 365 hari. 


0610. PERTEMUAN NAFS ORANG MATI DAN NAFS 
ORANG HIDUP DALAM MIMPI 


Ibn Abi Ad-Dunya dan Ibn al-Jawzi menuturkan riwayat dari Syahr ibn Hawsyib. 


Disebutkan bahwa Sha'ab ibn Jutsamah dan 'Awf ibn Malik telah lama menjalin persaudaraan. 
Sha'ab berkata kepada Awf,”Saudaraku, siapa saja yang meninggal lebih dulu di antara kita, 
hendaklah ia memperlihatkan diri kepada yang lainnya.”Awf bertanya,”Apakah itu bisa terjadi?” 
“Ya.” Jawab Sha'ab. 


Dikisahkan bahwa Sha'ab kemudian meninggal lebih dulu. Awf pun melihat Sha'ab dalam tidurnya. 
Dia bertanya,”Bagaimana perlakuan Allah SWT terhadapmu?” Sha'ab menjawab, ”Aku diberikan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7456 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ampunan setelah menghadapi kesusahan.” 
Selanjutnya Awf bertutur sebagai berikut: 


“Aku melihat kilapan berwarna hitam yang melingkar di leher Sha'ab. Aku bertanya, 'Apa yang 
melingkar di lehermu?' 


Dia menjawab, 'Ini adalah sepuluh dinar yang kupinjam dari si Fulan, seorang Yahudi. Uang itu 
berada dalam sarung anak panah milikku. Oleh karena itu, tolong ambilkan dan berikan kepada 
Fulan. 


Ketahuilah, tidak akan terjadi sesuatu pada keluargaku setelah kematianku ini melainkan telah 
sampai beritanya kepadaku, sampai kucing keluargaku yang mati beberapa hari yang lalu 
sekalipun. Ketahuilah, putriku akan meninggal enam hari lagi. Oleh karena itu, berikanlah nasihat 
kebaikan kepadanya." 


Setelah bangun pagi, aku langsung berangkat menemui keluarga Sha'ab. Selanjutnya aku melihat 
sarung anak panah dan kulihat memang ada uang sepuluh dinar. Kemudian aku temui orang 
Yahudi tersebut dan kutanyakan, 'Apakah engkau mempunyai piutang kepada Sha'ab?' 


Fulan menjawab, Semoga Allah memberi rahmat kepada Sha'ab. Dia adalah sahabat pilihan Nabi 
SAW. Aku pernah meminjamkan sepuluh dinar dan telah kuserahkan kepadanya.' 


Awf berkata, Demi Allah, ini uang itu masih utuh. 


Kemudian Awf menemui keluarga Sha'ab dan berkata, Apakah pada kalian pernah terjadi sesuatu 
setelah kematian Sha'ab?' 


Mereka menjawab, Ya." 


Mereka menyebutkan begini dan begitu hingga akhirnya mereka menyebutkan kematian kucing 
mereka. Kutanyakan, Dimana keponakanku? 


Dia sedang bermain', jawab mereka. 


Setelah itu, aku langsung mendatang putri Sha'ab dan kupegang ternyata dia sedang sakit panas, 
lalu aku berkata, Berikanlah nasih at kebaikan kepadanya.' 


Setelah enam hari kemudian, putri Sha'ab tersebut meninggal dunia. 


Sumber : “ZIARAH KE ALAM BARZAKH” karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Pustaka 
Hidayah, Bandung, 2005. | Hakam | 


0739. ILMU FIRASAT : KEDUTEN 


Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Alloh Dzat yang Maha Mencukupi. Salam 
semoga terhaturkan kepada para hambanya yang terpilih. (wa ba'du) kitab ini adalah kitab kecil 
yang akan menjelaskan tentang kedutannya anggota tubuh yang dibuat oleh Iskandar Dzul 
Garnain al Yunani al Hakim 'alaihis salam yang kemudian ditafsiri oleh para ulama' dan para ahli 
hikmah... (wa'lam) semoga Alloh memberikan pertolongan kepadaku dan kalian pada apa yang 
Dia sukai dan ridhoi. Dan semoga Dia menjadikan kita termasuk golongannya orang-orang yang 
bertakwa dan takut kepadaNya. 

1. Kitab risalah ini akan memaparkan keduten yang terjadi pada bagian-bagian tubuh dari atas 

kepala hingga ujung kaki. 

2. (Ketika ubun-ubun kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan. 

3. (ketika bagian belakang kepala keduten) maka menunjukkan pada keluar dari kegelisahan. 

4. (ketika ubun-ubun dan kening keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7457 ) 


5. (ketika bagian kanan kepala keduten) maka menunjukkan pada kebaikan dan kelapangan 
yang sebentar lagi akan didapat. 

6. (ketika bagian kiri kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan perkara yang 
tidak disukai. 

1. (ketika dua alis mata keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan yang 
sangat banyak dan kemuliaan. Ahli firasat berkata, "akan mendapatkan kemuliaan yang 
sangat besar." 

8. (ketika alis kiri keduten) maka akan mendapatkan kelapangan, kebahagiaan dan 
kesenangan. 

9. (ketika alis kanan keduten) maka kelapangan akan menemui dia dan kemulian yang sangat 
besar. 

10.(ketika bagian diantara dua alis keduten) maka menunjukkan pada kebaikan, sorban yang 
akan dia pakai dan kemuliaan. 

11.(ketika kelopak mata kanan atas keduten) maka kebaikan akan didapat dari orang yang 
sangat mulia. Ahli firasat berkata, "begitu juga dikatakan sebagai tanda kesusahan dan 
sakit." 

12.(ketika kelopak kanan bawah keduten) maka menunjukkan pada tangisan, kesusahan, 
kegelisahan dan perkara yang tidak disukai akan menimpa. Dikatakan, "menunjukkan pada 
datangnya orang yang bepergian." 


1490. PANDANGAN ISLAM TENTANG MIMPI 


Mimpi adalah bagian dari tidur yang dialami oleh hampir semua manusia.Mimpi baik itu bisa 
mendatangkan rasa senang dan bahagia.Sebaliknya mimpi buruk tak jarang mengundang 
kegelisahan.Dari perkara mimpi ini kerap muncul upaya takwil-takwil yang menyesatkan dan 
merusak agidah.Oleh karena itu,Islam mengaturnya dan memberikan tuntunan dalam hal mimpi 
ini.Ini sekaligus membuktikan kesempurnaan ajaran Islam dalam mengatur kehidupan manusia 
baik urusan dunia maupun akhirat.Entah mimpi baik atau buruk,seorang muslim hendaklah 
memperhatikan adab-adab berikut ini: 


MIMPI BAIK 
Jika kita mendapatkan mimpi yang baik maka kita harus melakukan hal-hal berikut ini: 
1. Memuji Allah SWT 


Rasulullah SAW bersabda,"Jika salah satu dari kalian mendapat mimpi yang menyenangkan 
maka sesungguhnya ia dari Allah SWT,karena itu hendaklah memiji Allah atas mimpi tersebut 
dan memberitakannya.Akan tetapi jika mendapat mimpi yang buruk yang ia membencinya, 
maka sesungguhnya ia dari setan."Riwayat Bukhari dari Abu said Ra). 


2. Senang dan berharap baik 


Hendaklah jika mendapat mimpi baik,merasa senang dan berharap baik dari mimpi 
tersebut.Rasulullah SAW bersabda,"...dan jika ia melihat mimpi yang baik,maka hendaklah ia 
berharap baik dan tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang ia sukai."Riwayat 
muslim dari abu hurairah Ra) 


3. Menafsiri sebaik mungkin 


Setiap muslim dituntut untuk selalu optimis dan berprasangka baik kepada Allah dalam setiap 
kesempatan.Rasa optimis dan berprasangka baik terbaca saat bangun dari tidurnya.Rasulullah 
SAW bersabda,"Jika salah satu dari kalian mimpi baik,maka hendaklah ia menafsirinya,dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7458 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memberitakannya,dan jika melihat mimpi buruk maka hendaklah ia tidak menafsirkannya dan 
memberitakannya."(As-silsilah Ash-shahihah dari abu hurairah,ada yang meriwayatkannya dari 
ibnu abdi albarr dalam kitab Tahmid) 


MIMPI BURUK 


Jika kita mendapatkan mimpi yang tidak menyenangkan atau buruk,maka lakukanlah hal-hal yang 
berikut ini: 


1.Meludah ke kiri tiga kali 


Lakukanlah meludah tiga kali ke arah kiri untuk mengusir setan,karena mimpi buruk berasal 
darinya.Rasulullah SAW bersabda,"Jika salah satu dari kalian melihat mimpi buruk ,maka 
hendaklah mengubah posisinya(membalik tubuhnya),lalu meludah tiga kali ke kiri dan 
memohon kebaikan dari Allah dan berlindung dari kejahatannya kepadaNya."(Riwayat ibnu 
majah dan abu hurairah). 


2.Tidak menceritakan kepada orang lain 


Ketika mendapati mimpi buruk/yang tidak menyenangkan,hendaklah tidak menceritakannya 
kepada siapa pun.Rasulullah SAW bersabda,"jika setan mempermainkan salah satu dari kalian 
dalam mimpinya,maka hendaklah tidak menceritakannya kepada orang-orang." Riwayat 
muslim dari jabir Ra).Ada seorang arab baduibermimpi seakan-akan melihat kepalanya putus 
menggelinding lalu mengikutinya,Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah kamu beritahukan 
kepada siapa pun tentang permainan setan kepadamu dalam mimpi tersebut."Riwayat muslim 
dari jabir Ra).Dalam hadits lainnya,Beliau bersabda,"...dan jika ia melihat mimpi yang ia tidak 
sukai,maka sesungguhnya ia berasal dari setan,maka hendaklah ia berlindung dari 
kejahatannya dan tidak menceritakan kepada siapa pun maka sesungguhnya ia tidak akan 
membahayakannya."(Riwayat bukhari dari abu said Ra). 

3. Membaca Ta'awudz,mengubah posisi tidur 
Bacaan Ta'awudz dimaksudkan untuk mengusir setan.Rasulullah SAW bersabda,"jika salah 
satu dari kalian melihat mimpi yang tidak ia sukai,maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali, 
dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan tiga kali( membaca ta'awudz tiga kali),dan 
hendaklah ia mengubah posisi tidurnya."Riwayat muslim dari Jabir Ra). 

4. Shalat dua raka'at 
Rasulullah SAW bersabda,"...mimpi itu ada tiga macam,mimpi baik sebagai kabar gembira dari 
Allah,mimpi yang membuat sedih dari setan,dan mimpi yang berasal dari kata hati seseorang, 
maka barang siapa melihat mimpi yang tidak ia sukai,hendaklah ia mendirikan shalat,dan tidak 
menceritakannya kepada orang lain."(Riwayat muslim dari abu hurairah Ra). 

Itulah tuntunan dari Al Islam dalam menyikapi mimpi..karena semua orang pasti pernah 

mengalami namanya mimpi..apakah itu mimpi baik atau mimpi buruk...semoga bermanfa'at artikel 

ini agar kita terjebak dan masuk ke perbuatan yang merusak agidah kita sebagai seorang 

muslim..:go0odboy: 

( Risandrianto 29th January 2012, 10:20 |. 


SUMBER DOKUMEN: http://forums.klikajadeh.net/archive/index.php/t-49881.html 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7450 ) 


4175. MIMPI BERJUMPA ROSULULLOH SHOLLALLOHU 
"ALAIHI WASALLAM 
PERTANYAAN : 


? Tsalisul Khiyar 

Assalamu 'alaikum. Setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan nabi,terus bagaimana jika 
setan menjelma (menjadi seseorang bagus rupawan, misalnya) kemudian mengatakan "saya 
(nabi) muhammad" kepada orang yang bermimpi (yang belum pernah bermimpi nabi). Bagaimana 
menjawab pertanyaan ini ? 


JAWABAN : 


» Santrialit 
Wa'alaikum salam. HADITS MIMPI BERTEMU NABI SAW. (&3, sll) 


A. Hadis Mimpi Bertemu Nabi saw. (Ru'yah al-Nabi) 


na 08 3050 36 Alang Lgu WS - D5 Gal was - Bls WS3 SSI 535 Uj Olaiku uji! gal USS 
oa disi 3 Ulil JB sul) 383 abal 4 wil) 0» - Jung Gale WI alao- Wi Jaa, JB JB 5330». 
(odio Jiaiy 2) : so)lall dlg, 399 Aolo ya 9 SSoill 9 aluo ol9, 

cal alus 9 Ale All so Al Jaa 00 sule 00 Jl ul ye Ag uy Call bill. Wo) 3 M050 lir : 
Solo ya! 9 akwo Ol9) (HI) 20 83 Jia y al ulbusd sem Y ul . yul, 343 aliall 43 ul) yo) JB 

“AI olao yuli Karam : JB 8 48 UI « Ol doa sal ta SDI US yalgg ce All ye Lal ylsac Lia 
Sola lg) (08 Ulas Jioiy Yg Aoi 99 yul ud plioll 49 yul, 0) Jois alw 9 lc 

“AI as mill ye AI mc yo KOS ul ye Glrul yul US Ubiw uc &S9 Lir . Sao 4 We Lir 
@slo wal ola) (wiygno ale Jia Y Ulu Ul abal 98 ul, 13 abal! 39 yul, yo) JB : ala 9 le 
"03 Jl MS €g dala 901 SBS ala al US yag mn ada Cl UST YG dlo)53 jalal gl ui 
al dil 59 sol and aliall 69 sil) Gal Jaa -akug Uc AJI au all Jaa) Crow JB 85250 LI 5 1 
yaly gel 9 alwo ol9) )uw Ulowill Jah Y dh 3 ul) Li) 

wd ulas Uiiab . gekioall yo» Jl us Ulos Lino . SY y S020 Lira-(lai3 3l ) : sos Gila, 989 
Al codao WI Iga 02 Yul 2 d53 yul USS US Ulsac yul 4 Simo lir . al Ul ey KU 
cslalay Cow Jiais ul gabrimu Y Ulomll Ul. Alai 98 ul, lai Alia 98 yul) yo) JB aw 9 lc 
d-lo 

“JB JB Holi al 0 dala yul uc SLAJII Uc Saw Jl UC LS Ly Ia Ui sial! 44 a20 gl LSI 
9 Syksall dulo 989 mo3lll olg) ) Ssi SI) 343 alidl 98 sul) Yo : al 9 Ode AU alm Ul Jaw, 
dell si) a88 yul) yo) : aluo 


B. Penjelasan 


oa Jis A5 bull « ul sul5 319 9 aball 59 wul) G2 
Menurut al-Bagillani, makna “melihatku” (Rasulullah) dalam hadis di atas adalah benar adanya, 
bukan mimpi kosong, juga bukan penyerupaan-penyerupaan dari syetan. 


Menurut Imam al-Ghazali, makna sabda Nabi : 

ssl) 388 
maksudnya bukan berarti seseorang akan melihat jasadnya atau badannya, melainkan seseorang 
akan melihat perumpamaan dari makna yang terkandung dalam mimpi tersebut. 
Namun, banyak kaum sufi yang berkeyakinan bahwa seseorang dapat bertemu Nabi secara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7460 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


langsung, meskipun Nabi Muhammad saw. telah wafat empat belas abad yang silam. Keyakinan 
kaum sufi yang seperti ini berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari dari Abti Hurairah: ' 

S4 ulas Siau Ag Abal 93 gu ud alioll 98 wil, yo 
“Siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar. Dan syetan 
tidak dapat menyerupai diriku.” 


Untuk dapat menafsirkan hadis riwayat al-Bukhari di atas, perlu diperhatikan apakah ada hadis- 
hadis lain yang membicarakan tema yang sama. Jika ternyata ditemukan adanya riwayat lain, 
maka tidak boleh mengabaikan riwayat-riwayat tersebut. Karena seperti halnya ayat al-@ur'an 
antara yang satu dengan yang lain bisa saling menafsirkan, dalam hadis Nabi pun berlaku kaidah 
demikian, yakni antara satu riwayat dengan riwayat lainnya dapat saling menafsirkan. 


Untuk menjawab pertanyaan bisakah seseorang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad 
saw., ada riwayat lain yang perlu diteliti dan merupakan kunci untuk memahami hadis mimpi 
bertemu Nabi Muhammad saw., yaitu sebuah hadis riwayat Muslim dan Abi Dawud melalui jalur 
Abu Hurairah ra. Berikut teks hadis tersebut: Sant ekun 

ca Usil Jia Y dst 08 sal, La) gl dagu 58 sol saud aliall 53 sol) 5 


“Siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar atau seakan- 
akan ia telah melihatku. Dan syetan tidak bisa menyerupai diriku.” 


Baik riwayat al-Bukhari maupun riwayat Muslim dan Abu Dawid, keduanya sama-sama melalui 
jalur Abu Hurairah. Namun riwayat al-Bukhari nampaknya mempunyai arti yang umum. Riwayat 
seperti ini membutuhkan riwayat lain untuk menafsirkannya. Tanpa didukung riwayat lain yang 
semakna, maka akan sulit untuk menafsirkannya. Bahkan bisa keliru menafsirkannya dan 
merusak makna yang sebenarnya dari hadis tersebut. 


Sementara riwayat Muslim dan Abu Dawiid nampaknya mempunyai arti yang lebih khusus. Maka 
tepat sekali jika riwayat Muslim dan Abu Dawud tersebut dijadikan sebagai penafsir dari riwayat al- 
Bukhari. Dengan demikian, makna hadis una aa ' 

data! 39 wal yu abal 59 wul Yo 
(Siapa yang bermimpi melihatku, maka ia akan melihatku secara nyata), tidak seperti pemahaman 
kaum sufi selama ini yakni benar-benar bertemu langsung dengan Nabi Muhammad saw., tapi 
hanya merupakan sebuah pengandaian saja. Kata kunci untuk menafsirkan hadis tersebut adalah 
lafazh ik) yang berarti suatu pangandaian. Jika kedua riwayat tersebut digabungkan, maka 
hadis itu bermakna Siapa yang bermimpi melihatku, maka seakan-akan ia telah bertemu langsung 
denganku. 
Untuk mengetahui penafsiran hadis tersebut secara luas, di sini akan dikemukakan beberapa 
pendapat ulama ahli hadis. Menurut al-Nawawi, maksud lafazh 

data 99 yul ud 

mengandung tiga pengertian, yaitu: 

1. Bagi orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad saw. namun tidak sempat 
berhijrah, lalu orang tersebut bermimpi melihat Nabi Muhammad saw. maka Allah akan 
memberikan taufig-Nya kepada mereka sehingga bisa bertemu Nabi Muhammad saw.: 

2. Akan bertemu Nabi Muhammad saw. di akhirat sebagai pembenaran mimpinya, karena di 
akhirat setiap umat Nabi Muhammad saw. baik yang pernah bertemu maupun belu, akan 
mengalami pertemuan langsung dengan beliau, 

3. Melihat Nabi di akhirat secara dekat dan mendapat syafa'atnya. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7461 ) 


Menurut Ibnu Hajar al-'Asgalani, penafsiran terhadap hadis mimpi bertemu Nabi yang diriwayatkan 
oleh al-Bukhari dibagi menjadi enam pendapat, yaitu: 
1. Hadis tersebut harus dipahami secara perumpamaan (tasybih), karena diperkuat dengan 
riwayat lain yang redaksi lafazhnya menunjukkan arti perumpamaan (ls&J). 
2. Orang yang mimpi bertemu Nabi akan melihat kebenaran, baik secara nyata maupun hanya 
tabir saja. 
3. Hadis tersebut dikhususkan kepada orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad 
saw. dan bagi orang yang beriman kepada Nabi yang belum sempat melihatnya. 
4. Bahwa orang mimpi tersebut akan melihat Nabi, seperti ketika bercermin, namun hal tersebut 
sangat mustahil. 
5. Maknanya bahwa ia akan melihat Nabi Muhammad saw. pada hari kiamat dan tidak 
dikhususkan bagi mereka yang telah mimpi bertemu dengan Nabi saja. 
6. Orang yang mimpi melihat Nabi, ia akan melihatnya secara nyata. Namun pendapat ini masih 
diperdebatkan. 


Sementara itu menurut Ytisuf al-Gardhawi, pengertian hadis mimpi bertemu Nabi dengan berbagai 
riwayatnya menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi-Nya dan memuliakan umat-Nya dengan 
mencegah syetan untuk menampakkan dirinya dalam sosok Nabi Muhammad saw. di dalam 
mimpi. Tujuannya agar syetan tidak mempunyai peluang untuk berdusta dengan lisan Nabi-Nya 
dan tidak bisa menyesatkan umat manusia. Meskipun Allah telah memberikan kesanggupan 
kepada syetan untuk merubah dirinya dalam sosok apa saja yang diinginkannya, tapi untuk 
menjelma seperti sosok Nabi Muhammad saw. syetan tidak sanggup melakukannnya. Oleh 
karena itu, siapa saja yang melihat Nabi Muhammad saw. dalam mimpinya, maka orang tersebut 
sungguh-sungguh telah melihat Nabi Muhammad saw. dengan benar atau ia telah melihat 
kebenaran, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dan mimpi melihat Nabi Muhammad saw. 
tidaklah dikategorikan sebagai mimpi yang kosong dari makna, dan juga bukan dari godaan 
syetan. 


Sedangkan untuk membuktikan kebenaran mimpi bertemu dengan Nabi, langkah yang harus 
ditempuh adalah dengan menanyakan kepada orang yang bermimpi tentang sifat Nabi yang 
ditemuinya itu. Jika cocok dengan sifat yang telah diterangkan dalam riwayat-riwayat, maka orang 
tersebut benar-benar telah melihat Nabi dalam mimpinya. 


Sebaliknya, jika tidak sesuai maka orang tersebut telah bermimpi. Hal seperti inilah yang dilakukan 
oleh ahli tafsir mimpi, Ibnu Sirin, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hajar al-'Asgalani: 


dya N dino J Sang UB al, SI no JB aw 9 de Ml alan sll SI, Wi Is We as Isl 
oa JB 

“Jika seseorang berkata kepada Ibnu Sirrin bahwa ia telah mimpi melihat Nabi Muhammad saw., 
maka ia akan bertanya kepadanya: Jelaskanlah sifat orang yang kamu lihat (mimpikan) itu 


kepadaku'. Maka jika orang yang bermimpi tersebut mengisahkan kepadanya denga sifat yang 
tidak diketahui oleh Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin berkata: “Kamu tidak melihat Nabi Muhammad saw. 


dalam mimpimu". 
http://muthmainnah-ma.blogspot.com!/.../hadits-mimpi... 


- Syarah Shohih Bukhori Li Ibni Bathol 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7462 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


aliall 68 dal ale suill 3) 63 LL 
» Ula Sisi Yg ABRI 68 salib Alai 68 sil) G3) alus ale Al Kalo sulll JB 85555 sil: 


su). 

Henoy JSI Y Obi J8 oil 38 aliall 98 wil) G8) Halus ale dil oo call JB nail "33 
Cus, 

SB padi 389 A90 Je Ka Ul Ubud Rio sll Al lg Bl uc akug Ale AU old io ,lsl IS 
ale lg29553 lgisuog Gatal 68 W3 Jl sll Guru usu (Alatull 39 sul uw3) 1J939 Ooldl KLS Jal 

ago Du AJ y09 sagill Sd ol) yo Gio R05 Akil 39 Gobill a9y Ol jim MWdl Ul VI. 


2 Ghufron Bkl 
Syaikhul Islaam Zakariya Al-Anshoori berkata : 


Sal AESIL Jai La laa Jati NG UiSall del Si la 4 Sia Y Ulil UB GS Agil 93 333 
an 33 Il Y sil laka 


"Dan melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam mimpi adalah kebenaran, karena Syaithan 
tidak bisa meniru Nabi sebagaimana telah valid dalam shahih Al-Bukhari dan shahih Muslim, dan 
tidaklah diamalkan mimpi tersebut tentang apa-apa yang berkaitan dengan hukum-hukum 
dikarenakan tidak adanya dhobth dari orang yang mimpi, bukan karena keraguan akan benarnya 
ia mimpi" (Asna Al-Mathoolib 3/106). 


Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata : 


da gai Dosis jata 09 Ji Yo Jual Op GS si 8 abal 9d - lag AE dll al - 25 La dil 
GI Ii NI 33 H3 9 Ad N gal Jl la pal AELAL Giat Lao aliall 53 io gl ll asal 
Su MUI «K3 bul 


"Sesungguhnya barang siapa yang melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam mimpi maka ia 
telah melihatnya sesungguhnya. Dan sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentuk Nabi. 
Akan tetapi tidak diamalkan apa yang didengar oleh seorang yang mimpi dari Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam dalam mimpi, tentang apa yang berkaitan dengan hukum. Karena orang yang 
mimpi tidak dhobith (tidak memiliki kemampuan menangkap dan menghafalkan berita atau riwayat 
yang didengarnya-pen) bukan dari sisi ragu akan mimpinya melihat Nabi akan tetapi suatu khobar/ 
berita tidaklah diterima kecuali dari seseorang yang dhobith mukallaf. Adapun seorang yang 
sedang tidur tidaklah demikian" (Roudhotut Thoolibin 7/16). 


Artikel terkait : PISS-KTB : MIMPI BERTEMU DENGAN NABI SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/947818075241001/ 
www.fb.com/notes/952184334804375 


0702. TABIR MIMPI BINTANG 


Mimpi melihat bintang ditafsiri dengan kemuliaan orang. Maka jika bermimpi pada bintang itu 
tampak baik atau mengalami perubahan, maka bintang itu menunjukkan pada orang2 mulia 
pada daerah itu. 

Planet mars ditafsiri dengan orang yang akan melawan penguasa. Dan planet saturnus ditafsiri 
dengan pemilik siksa dan pembeli penjaga harta dan pengatur keuangan penguasa. Namun 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7463 ) 


terkadang ditafsiri dengan orang yang sangat alim. 

Bintang yang warna-warni ditafsiri dengan istri penguasa. 

Bintang merkuri ditafsiri sekretaris penguasa. 

Sesiapa bermimpi memiliki bintang atau sesuatu darinya, maka dia akan memiliki kekuasaan 
dari umat dengan kadar yang dia miliki dari mereka. 

Bermimpi menjaga bintang maka dia akan menguasai urusan umat. 

Mimpi memakan bintang atau sesuatu darinya, maka dia akan makan harta orang mulia. 
Jatuhnya bintang dari langit menunjukkan pada siksa yang akan turun di tempat bintang itu 
jatuh. 

Mimpi mengambil bintang dengan tangan, dia akan diberi anak yang mulia. 

Mimpi bintang berjatuhan dari langit, jika dia orang kaya maka dia akan mjd fakir. Dan bila dia 
orang fakir, dia akan mati syahid. 

Mimpi melihat bintang mengelilingi, maka dia akan bepergian. 


HIKAYAT 


Datang seorang wanita kepada syekh Muhammad ibn Sirien pada saat beliau sedang makan. Dia 
berkata, "saya telah bermimpi." beliau berkata, "ceritakan mimpimu." dia berkata, "nanti stl anda 
selesai makan saya akan menceritakannya." 


stl selesai dari makannya beliau berkata, "ceritakan mimpimu." dia berkata, "saya melihat 
rembulan telah masuk dalam bintang tsurayya. Kemudian ada yang menyeruku dari belakang, 
"datangilah Muhammad ibn Sirien lalu ceritakan mimpimu." 


belia menggenggam kedua tangan beliau sendiri lalu berkata, "bgm mimpimu tadi?" wanita itupun 
menceritakan mimpinya untuk kedua kali. Kemudian beliau menafsiri mimpi wanita itu dan wajah 
beliau mjd pucat lalu beliau berdiri sambil memegangi perut beliau. 


Saudara perempuan beliau bertanya, "kenapa wajahmu pucat saudaraku?" beliau menjawb, "bgm 
tidak mjd pucat wajahku. Aku mengira dari mimpi wanita ini kalau aku akan dikuburkan stl 7 hari 
nanti." dan pada hari ke 7 beliaupun dimakamkan. Semoga Alloh merahmati beliau. 


HIKAYAT 


Diceritakan, ada seorang lelaki mendatangi Ja'far as Shodig dan berkata, "saya bermimpi seakan- 
akan saya memeluk rembulan." beliau berkata, "apakah kamu belum menikah?" dia menjawab, 
"iya." beliau berkata, "kamu akan menikah dengan wanita yang paling baik dijamannya." kemudian 
lelaki itu pergi dalam jangka waktu yang lama. 


Setelah berselang waktu yang lama, lelaki itu datang lagi dan berkata, "tuan, saya telah menikahi 
wanita kota dan tidak ada yang bisa melebihi dia. Tetapi aku telah bermimpi semalam seakan- 
akan aku membawa rembulan." beliau menjawab, "dari wanita itu kamu akan dikaruniai anak yang 
paling bagus dijamannya. Apakah istrimu sedang mengandung?" dia menjawab, "tuan, demi Alloh, 
dia sedang mengandung." 

dan ternyata apa yang dikatakan Ja'far as Shodig benar adanya.. 

HIKAYAT 


Diceritakan, ibu imam Syafi'i pada saat mengandung beliau pernah bermimpi seakan-akan bintang 
jupiter telah keluar dari farjinya lalu meletus dan terbang darinya percikan bunga api yang sangat 
besar seperti parabola. Sehingga tidaklah ada kota atau desa melainkan ilmu dan mazhab beliau 
tersebar disitu, dan magom beliau seperti yang telah ditafsiri Ja'far as Shodig.. 


| dikutip dari Ta'birur Ru'ya Ibnu Sirien |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7a6a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0730. TABIR MIMPI API 


Memimpikan api mempunyai banyak tafsiran : 

1. Jika mimpi api telah jatuh ditanah yang gersang disuatu daerah atau desa atau rumah, dan api 
itu memilika lidah api serta membakar apa saja yang dilewatinya dan api itu mempunyai suara 
yang mengerikan, maka itu pertanda kelaliman akan terjadi ditempat itu dengan kadar 
besarnya api dan kadar kepanasannya. Namun bila tidak jatuh ditanah yang gersang, maka itu 
pertanda penyakit tho'un atau lepra atau cacar atau kematian akan menimpa tempat itu. 

2. Jika api itu tidak memiliki lidah api dan tidak pula suara, dan api itu membakar sebagian dari 
tempat itu dan membiarkan yang lainnya, maka akan menimpa tempat itu kejadian2 buruk dan 
penyakit. 

3. Jika bermimpi api turun dari langit, maka pertanda kepayahan akan menimpa kaum. 

4. Jika api itu tidak membakar sesuatu, maka itu pertanda perselisihan yang sangat besar yang 
terjadi dengan lidah dan tidak membahayakan. 

5. Jika api itu memiliki asap, kejadian buruk yang akan menimpa tempat itu akan lebih ringan. 

6. Jika mimpi api naik dari suatu tempat ke langit, maka penduduk daerah itu akan melawan Alloh 
dengan kemaksiatan dan akan membuat pendustaan yang besar thd Alloh. 

1. Sesiapa bermimpi menyalakan api untuk menghangatkan diri sendiri atau orang lain, maka dia 
mengobarkan perkara yang bermanfaat dan menutup kefakirannya, karena dingin ditafsiri 
kefakiran dan panas ditafsiri keuntungan. 

8. Jika dia memanggang daging diatas api, maka dia akan terbebas dari gunjingan orang2 yang 
menggunjingnya. Dan jika memakan daging itu, maka dia akan dapat rejeki yang sedikit dan 
kesedihan yang banyak, karena memanggang ditafsiri dengan kesedihan dan kegundahan. 

9. Jika dia memasak makanan didalam periuk, maka dia akan terbebas dari perkara yang 
menimpanya sebagai kemanfaatan dari rumah, karena periuk adl nilai dari rumah. 

10.Jika dalam periuk tidak ada makanannya, maka dia akan mengobarkan nilai dari rumah dengan 
perkataan atau membawanya pada perkara yang tidak disukai. 

11.Jika bermimpi api telah membakar bajunya atau sebagian anggota tubuhnya, maka dia akan 
mendapatkan musibah bagi pemilik baju dan tentang anggota tubuh nanti akan dijelaskan. 

12.Jika api yang mengenainya mempunyai lidah api, maka itu pertanda bahaya yang akan 
menimpanya dari penguasa. 

13. Jika api itu tidak mempunyai lidah api, maka itu adl penyakit lepra atau kusta. 

14. Jika mimpi makan api yang tak punya lidah api, maka dia akan makan harta anak yatim. 

15.Jika api itu punya lidah api atau nyala api, maka dalam memakan harta itu akan ada yang 
mengungkitnya. 

16.Jika mimpi menuangkan api, maka dia akan jatuh dalam jalannya umat dan mereka akan 
menggunjing dia. 

17.NGECOS (nyelomot karo geni) adl perkataan buruk yang akan dia terima sesuai kadar yang 
dimimpikan. 

18.Percikan api adl perkataan buruk. Jika bermimpi melihat percikan api dan bertebaran pada dia, 
maka itu adalah perkataan yang tidak disukai. Jika percikannya banyak mengenai dia, maka 
dia akan dapat siksa. 

19. Jika bermimpi ditangannya ada nyala api, maka dia akan dapat siksa dari penguasa. 

20.Jika melihat api jatuh dipasar atau toko, maka itu petunjuk pada penipuan barang dagangan 
dan tsaman (uang hasil penjualanya) adl haram. 

21.Jika melihat lampu bersinar terang dirumah, maka menunjukkan baiknya perbuatan penghuni 
rumah itu. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7465 ) 


22.Jika redup sinarnya, maka perbuatanya juga redup. 

23.Jika lampu itu padam dan dalam mimpi tidak ada petunjuk pada kematian, maka penghuni 
rumah akan mengalami perubahan perilaku dan akan ditimpa perkara yang tidak disukai. 

24.Jika menyalakan api untuk menerangi orang2, maka itu ditafsiri dengan ilmu dan hikmah yang 
bermanfaat bagi mereka. 

25.Bermimpi mengumpulkan abu atau membawanya, maka dia akan mengumpulkan ilmu2 yang 
batil yang tidak bermanfaat. 

26.Mimpi menyediakan api namun apinya tidak menyala, maka itu juga pertanda ilmu yang tidak 
bermanfaat. Wallohu a'lam 


| Disarikan dari Ta'birur Ru'ya Ibnu Sirien by Hakam | 
0760. TAFSIR MIMPI Digigit Anjing 


PERTANYAAN : 
Angel Ayoe Permatasari 


Assalamu'alikum wr.wb. . Punten pak kyai,,,pak Ustadz,,,ibu ustadzah & member piss-ktb, saya 
mau tanya... Semalam d'waktu saya tdur,,saya bermimpi ada 2 ekor Anjing menghampiri saya,,, 
trus k'dua Anjing tersebut menggigit k'dua telapak tangan saya,,,tangan sebelah kanan tidak apaz2 
tetapi tangan sebelah kiri'ku sedikit terluka... Apa ada yng tau arti dari mimpi'ku itu . ?? Terima 
kasih 


JAWABAN : 
Kang As'ad 


Faman Ra-a kalban 'Adidohu auw Khodasyahu Naalahu min 'aduwwihi hammun bigadril alam : 
barangsiapa melihat anjing lalu anjing tersebutt menggigitnya atau merobek2nya, maka (orang 
yang bermimpi tersebutt) akan mendapatkan kesusahan dari musuhnya seukur dengan sakit yang 
dirasakan dalam mimpi.(Ta'birurru'ya juz 1 hlm 47-48) 


Masaji Antoro 

Wa'alaikumsalam 

Sl yag Lagas uya To op Jb Aas LIS Cs) yag Raba Hati Aan pd Tadi SU Chan Jong AB ya ASI 3 peni ASI 
ageng Ugadas Ob dls Ga US 

( TAFSIR MIMPI J Anjing dalam mimpi adalah lelaki bodoh, kalau menyalak maka ia lelaki pandir 

yang buruk perangainya. Barangsiapa bermimpi digigit anjing maka (diperkirakan) ia akan 


mendapatkan kesulitan/bahaya dari musuhnya, barangsiapa bermimpi pakaiannya digigit anjing 
maka ada orang bodoh menggunjingnya.. 


Perbanyak ISTI'ADZAH (meminta perlindungan kepada Allah), semoga tidak menjadi kenyataan.... 
Aamiin. 


1012. TAFSIR MIMPI SEPUTAR ULAR 
PERTANYAAN : 


Hikma TwiZhe CuTez 


Pak, assalamu'alaikum. tanya lagi nih, kata orang-orang kalau mimpi digigit ular itu artinya ada 
yang suka, pengen ga percaya tapi agu pernah ngalamin. apa ada ya dalil ataw hadistnya ? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7466 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
MIMPI SEPUTAR ULAR 
WAY Sy AI 3) Km AYI di 
By CAS AB Ajay 4 dang SAI LI ya sprei Se panda Ola YI JL La JS 4 Ulas YI MH Gp call 
OP mai KULI AR 1 Lea Bae LI md III 3 O—— DAY 6 ye Ul an NI Aa ALAN 3 OLI Hj, Om 
ala KG S3 (5 Jamg « lg (5 dya (5 AE ia ea ... 
Gn el ma OLI, S3 dal La gf jak DU Le Sale oya OyUU FYI Odia mandi 3 Tar popo ol SAI ON | LS 
pe Jae aed Il Jan ya 
Ai ly Ola tam Ud 2 ISI VI (LA pendi SE AM Gang EL de At AYI LA pd) ALI 3 cell R33 Of 
Ran yag A3 JS SUS mandi HK GP Il Klo asal Old AB Lag 
Tn kata sa 1 BA pal ema SA ANU san ka Aiu BI eka Ja all ya Its 
SIT ai eh yag KA Bo pa Je adl ON Yu Ju kaan pan yap) Li MinAS ay CO, Al OLS J3) jas wib 
MIS mad) Sya Cant WS Ob Jle OL—KA ya bj Rm al) yag Kaya OLI Uas ASI yag 4 yuks la JU  yalan Ra 
OS pg last ya oya MIL Atap Yg SAI aman Seal) yag color af Gila Ja dia taka Rae cal) yag LK 
G yoama 
Mimpi adalah bagian dari kehidupan nyata, seseorang yang dalam mimpinya terdapat unsure ular 
didalamnya dapat memiliki tafsiran berbeda-beda disesuaikan kondisi dan bentuk ular dalam 
mimpinya, ular warna hitam identik dengan arti “musuh” sedang warna hijau biasa diartikan 
mendapatkan kebaikan, rizki, hujan dll. Berikut sekilas tentang arti ular dalam mimpi : 
» Melihat ular - menurut pendapat yang paling kuat berarti musuh 
» Membunuh ular ditempat tidur - Istrinya meninggal 
» Isrtinya hamil dan melahirkan ular - Dikaruniai anak durhaka 
» Melihat ular mati - Dia memiliki musuh namun ia dijaga oleh Allah dari kekejian musuhnya 
“ Digigit ular dan bengkak - Mendapatkan harta berlimpah karena racun dalam mimpi artinya 
harta sedang bengkak artinya berlimpah 
» Makan daging ular yang dimasak - Mendapatkan harta dari musuhnya 
» Makan daging ular mentah-mentah - Sedang digunjingkan oleh musuhnya 
“ Melihat ular jatuh dari tempat tinggi - Meninggalnya pimpinan didaerahnya 
» Ditelan ular - Mendapatkan kedudukan dan pangkat 


“ Selamat dari kejaran dan gigitan ular - Selamat dan aman dari musuh 
» Bercakap-cakap dengan ular - Terpenjara 


| Ta'biir ar-Ru'yaa Hal 25, Tafsir al-Ahlaam Hasba Ru'yah al-Huruuf al-Abjadiyyah |. 


Sumber : http://salah.in-goo.com/t1802-topic 
Wallaahu A'lamu Bis Showaab 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7467 ) 


2653. TAFSIR MIMPI BICARA DENGAN ORANG 
MENINGGAL 
PERTANYAAN 


» Susi El Daud 
Assalamu'alaikum, bulan puasa, setan" dipenjara. Kalo mimpi bertemu dan berbicara dengan 
orang yang sudah meninggal, apakah yang berbicara itu ruhnya sendiri atau apa ya? 


JAWABAN 


2 Kang As'ad 

Wa'alaikumussalam. Ini cuplikan dari buku saya : 

Di dalam kitab Tafsir Ahkam, Imam al-Gurtubi menguraikan firman Allah Ta'ala dalam surat ar- 
Rum ayat 52: 


- 01 on. -— --8 33 8 021 - 0-0 2 0 3 - 8. 
Ceaa La II ee paid memai Y9 Hy! mi Y Lb 


Maka Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat 
mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu 
berpaling membelakang. 


Dalam penjelasannya, ayat ini berkaitan dengan peristiwa pertanyaan sahabat Umar bin Khattab 
saat Rasulullah shallahu'alaihi wasallam memanggil tiga orang pemimpin kafir @uraisy dalam 
perang Badar yang telah mati beberapa hari. Saat itu Rasulullah shallahu'alaihi wasallam ditanya 
oleh Umar bin Khattab radliyallahu'anh: 


AS air SL Gal oat goni GAN, 1 JB Sok mad Y SL AI gia YO penang Jay SIB Ani MA AI Sya) L 
yag Ol Oia Y 


Ya Rasulullah!, apakah engkau memanggil-manggil mereka yang telah meninggal tiga hari, 
apakah mereka bisa mendengarkan panggilanmu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah 
berfirman dalam al-Guran: sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang 
yang mati itu dapat mendengar?. Rasulullah shallahu'alaihi wasallam menjawab: Demi Dzat yang 
jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah engkau sanggup mendengar melebihi mereka, mereka 
lebih mendengar dari pada kamu, hanya saja mereka tidak mampu menjawab”.(HR. Muslim dari 
Imam Anas radliyallahu'anhum). 

Menurut hadits ash-Shahihain (Bukhari dan Muslim) dari sanad yang berbeda-beda, Rasulullah 
shallahu'alaihi wasallam pernah berbicara kepada orang-orang kafir yang tewas dalam perang 
Badar saat mereka dibuang di sumur Gulaib kemudian Rasulullah shallahu'alaihi wasallam berdiri 
dan memanggil nama-nama mereka: 

“Ya Fulan bin Fulan: Apakah engkau telah mendapatkan janji dari Tuhanmu dengan benar, 
sedangkan saya telah mendapatkan janji yang benar pula dari Tuhanku”. 

Menurut Ibnu Katsir di dalam Kitab Tafsirnya, bahwa yang dipanggil oleh Rasulullah shallahu'alaihi 
wasallam itu adalah: Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah. Ketiganya 
itu adalah tokoh kafir @uraisy. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. 


Ini cuplikan buku saya yang lain : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7468 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sungguh banyak sekali riwayat atau kisah-kisah yang menyampaikan bahwa orang mati bisa 
bertemu dengan orang hidup di dalam mimpi. 

Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan oleh Shalih bin Basyir, beliau berkata: Aku 
melihat Atha' as-Sulami di dalam mimpi setelah kematiannya. Lalu aku berkata kepadanya, 
“Semoga engkau dirahmati Allah, engkau adalah orang yang lama dalam menanggung kesusahan 
di dalam dunia”. 

“Sungguh demi Allah, setelah kematianku, Allah telah menganugrahikan kesenangan yang 
panjang juga kebahagiaan yang abadi”. Kata Atha' as-Sulami. 

Shalih bin Basyir berkata: “Pada derajat apa engkau berada saat ini?”. 

“Beserta orang-orang yang dianugrahi nikmat oleh Allah, dari para Nabi, Shidigin, Syuhada, juga 
orang-orang Shaleh”, kata Atha' bin Basyir. 

Syaikh Abdullah ibnu Mubarok mengatakan: “Aku melihat Sufyan ats-Tsauri di dalam mimpi, lalu 
aku berkata kepadanya: Apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu?”. 

“Aku bertemu dengan Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam juga kelompoknya”, kata 
Sufyan ats-Tsauri. 

Syaikh Shakhr bin Rasyid berkata: “Aku melihat Abdullah bin Mubarok di dalam mimpi setelah 
kematiannya. Aku berkata kepadanya: Bukankah engkau telah mati?”. 

“Iya”, jawab Abdullah bin Mubarok. “Apa yang dilakukan Allah Ta'ala kepadamu?” tanya Shakhr 
bin Rasyid. 

“Allah mengampuni segala dosa yang pernah aku lakukan”, jawab Abdullah bin Mubarok. 
“Bagaimana dengan keadaan Sufyan ats-Tsauri?”, tanya Shakhr bin Rasyid. 

“Wah..wah, dia disana bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, 
Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiigiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan 
mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya”. Jawab Abdullah bin Mubarok. 


LINK DISKUSI 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/621349677887844/ 


2933. TAFSIR MIMPI SEPUTAR JIMAK (HUBUNGAN 
SEKSUAL) 
PERTANYAAN : 


2? Muhammad Firdaus Al-Banjari 
Assalamu alaikum. Bagaimana hukumnya mimpi bercinta dengan suami / istri yang sudah 
meninggal ? 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Bermimpi bersenggama, akan mendapat apa yang ia cita-citakan, lebih lebih bila berujung keluar 
mani, dan mimpi bersenggama dengan istrinya yang telah wafat alamat tidak baik. 


Oa IN AI mi 
dad YANG dina S3 4ilbr 4) Tanba asl 


Bermimpi bersetubuh ada beberapa macam tafsirannya : 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7460 ) 


Ijl Ol Lega tool Sya de Jaa AP Ha Ml ea) ya Anh de pal bh, 


Bermimpi bersetubuh menunjukkan akan mendapatkan apa yang dicita citakan hususnya yang 
sampai keluar mani. 


Lae JELII ya dl Jai! Op Soy galon dl es) yag. 
Bermimpi bersetubuh dengan laki-laki, orang yang disetubuh mendapatkan kebaikan darinya. 


d Jaa Yg Asap ad Lal dl ih pall e) los aslam OS al, ca Hb belas Sp ale JS try) galer al Ch opa 

Aiu (de SailE p£ O S3 Iomati dekan 3. 

Bermimpi bersetubuh dengan istrinya seperti biasa (lewat farji" ), akan mendapatkan kebaikan, 
kalau lewat jalan dubur, akan melakukan bid'ah, dan tidak akan hasil apa yang ia cita-citakan 

Jaa Ai Tian SSS Ulg elgi2 dio ya daki Leg CL Jah jl RARE Reli Jul OS GP dn oya at mal ail susl) yag 

Hd do Leg darikiy Jelly WS LI) Ol Id te) aa Jan Is. 

Bermimpi bersetubuh dengan mahramnya, akan berkurang rasa cinta dan sayangnya pada yang 

disetubuhi, kalau kelurga yang disetubuh telah meninggal, akan mendapakan kesusahan, 


sebagian mengtakan , bermimpi hal itu baik bagi pelaku dan bagi yang disetubuh, dan kadang 
menunjukkan pada haji. 


dad pai YG Aya 5S 4214) Tana al saka aa 
Bermimpi bersetubuh dengan istrinya yang meninggal, tidak ada kebaikan sama sekali. 
kenal Ale) alah Ji Ie Jas II € Abel Jady cola Jaan dip DS Ria syal ab alis opa. 


Bermimpi bersetubuh dengan berempuan yang tidak diketahui, akan mendapatkan apa yang ia 
inginkan. 

Sumber : 

http://www.mktbtk.com'/dir/ish/19/d-0005.html 


? Mbah Godek 
Gio 3 SUS akaa Usai padi dg 
BAYU Janda bia ye detil 3 VI SI ea OS Ll Gb at al) oa Jaa. 
opry de yay CI, 3 la. 
Opi Ol Layan cola Sam de Jar Aib ab al el) aa dll JB. 
bae JPU oya Jl Jgaiki Oli) materai el ag. 
BS AL Ny Aa Aa Lah Cs dia pl G3 Lan telan OLS Olg cadlly pl Ulas dil diale de deng ale il al, yag 
dimal de BE p£ OSu3 Amati dalan. 
Jap AL Risa SIS Ofy elgi2 Aid ya lai Leg UG Jand pb iba Rall Jald OK AL An oya lal mal Al usia yag 
Hi de d3 eny (dari, Jalal pe LIS b3) Ol J3 CP ea Jha ds. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7470 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dad pa YG Aga SSS dig) NT ANNG NA 
Sya Jd xam ala A3 Ana Bl al Tana al sh, P3 
All Lol) Oo yleN Ji Ie Jaa NI 3 UE Besi aka pt J4 


http://islamport.com/d/3/lgh/1/19/86.htm 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/703033029719508/ 


3336. TAFSIR MIMPI MELIHAT MATAHARI DAN BULAN 
PERTANYAAN : 


? Zanzanti Yanti Andeslo 

Assalamu'alaikum, edisi titipan, minta tolong bila ada yang tahu tafsir mimpi berikut : 

1. mimpi melihat matahari 

2. mimpi melihat bulan purnama berjajar empat buah. (NB : mimpi kira-kira jam 3 . Sebelum tidur 
keadaan suci ) 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa alaikum salam, mimpi melihat matahari itu ditakwil jadi pemimpin. 


S8 Kiu lag Casa Lah Cam SL) ad Ulalulg dulslk J93i yuotdl 43) :Jbils JB yuaddl 43) abs 
Can Uma Lead Tile 93 dal, 


http://vb.almastba.com/t264477.html 


Dan dalam kitab tafsirul ahlam karya ibnu sirin menjelaskan : mimpi melihat matahari pada aslinya 
adalah menunjukkan pada tahta / kepimimpinan yang tinggi, terkadang matahari tersebut 
menunjukkan pada kepemimpinan bagi yg bermimpi ketika ia melihat dengan khusus, dan 
terkadang mimpi matahari itu menunjukkan pada wanita (seseorang) yang mulya seperti 
permaisuri atau rois atau tuan / majikan,atau putri majikan atau ibu majikan 


Sedangkan mimpi rembulan itu tanda patih/wakil pemimpin pusat atau menunjukkan pemimpin 
tapi bukan pusat / utama, sedangkan bintang itu menunjukkan para prajurit. http:// 
www.mktbtk.com/dir/ser/d-0046.htm 


2 Mas Hamzah 
Dalam kitab tafsirul ahlam ibnu sirrin dijelaskan : 


S9 yalill JS wotig lagii 8S R0 (eil Ji 0 elawll 9d lo ygil Led sale NI Ello Judi $3 Mo 
JIsloll sllo 929 “Ale clowl Jai dio 28) 339 «A8 43 Jl S2 SAI ULSOJI ella ye cal lay 23 slg2Jluao 
109 UAJAI9 Ld y0g slow yua0g Sulli ylag Jalal ella wleig dilas Ul UN seeb ul alel 

diy 529 0105 sRolaollg delaadl 99 Hots lal, ISI eU us « Man cal log -leale 
dual al mi jl al ella! d393S dog sll iloll ade ads ly9 lol wis ul 395 al callg 3 ola 31 
Llas al « Gal al do gl all 439) al do al « Gal al. 


http://www.alwarag.net/Core/AlwaragSrv/bookpage? 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7a7n ) 


book-52&session-ABBBVFAGFGFHAAWER8&fkey-2&page-18&0ption-1 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/794261393930004 


3532. TAFSIR MIMPI TENTANG SHALAT 
PERTANYAAN : 


2 Yadi SurYahdil 
Maaf akhi kira-kira kalo mimpi sholat tafsirannya apaan ya..? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Mimpi tentang sholat pada dasarnya adalah terpuji baik secara agama maupun dunia, mimpi 
sholat dibagi tiga, fardhu, sunnah dan tatowwu' : 
1. sholat fardhu menujukkan bahwa orang yang bermimpi medapat rizki berangkat haji dan 
menunaikan amanah, bisa melunasi hutang dll. 
2. mimpi sholat sunnah menujukkan sucinya orang yang bermimpi, sabar thd sesuatu yang 
dibenci, menjadi suri tauladan, welas asih terhadap makhluk dll. 
3. mimpi sholat tatowwu' mendapatkan kesempurna'an kehormatan dan hilangnya kesedihan. 
Wallohu a'lam. Lihat kitab tafsir mimpi ibnu sirin : 


Ag Ill ade Jaig sling bus Bogan Lil ali! 43 Pali V3) 98 Jul HALL aon) asus gal Sisa JB 
v3 Bb ac yA Ai oles dll ai yo dy 33 doll gl dilol elal gl sy» 233 gl Ala, Jus, 
alkes Ugal nyilgill Lalang Sal G1 plo Ul iB lo ole Jis lpio HuAy AJB LE gbig dig Ay 8: 

"al ogglo9 d5 Sol ade 009 kuno bla ale Jai Twllg. " Kiallg elsa 42 sg Oka y 
sgala adl dil HIS ole dating." Tin Bgsal dil Jaa 53 TI ES "ads ds da 
dlbmi sol NI KM Sgm alelali 39 due 239 do js lo (4399 saga! UmD39 (DAY ISI 9 lc 
psogll Jl53 deg sall JloS susi Esbulls .I 50 ella di 933. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/841583642531112/ 


3553. TAFSIR MIMPI MEMBACA SURAT AL WAOI'AH DAN 
FADHLAH SURAT AL WAOI'AH 

PERTANYAAN : 

2 Kumbang Gurun 

Assalamu 'alaikum ada pertanyaan titipan : titipanya begini " saya pernah mimpi " dalam mimpi 
diajari surat Al Wagiah , sebelum selesai sudah keburu bangun ". Yang jadi pertanyaan : 


1) apa maksud mimpi tersebut ? 
2) apa saja keutamaan surat tertesebut ? monggo jawabannya, kalau ada di link mohon dicopas. 


JAWABAN : 


2 Fakhrur Rozy Abdul Kholig 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, siapa yang bermimpi membaca surat wagi'ah atau 
dibacakan maka saidina Umar bin Khotthob berkata ( tidak akan fagir didunia dan tidak sesat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7472 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


diakhiratnya ). Menurut sebagian termasuk golongan yang paling dahulu masuk kesurga 
( sabigin ) . dan menurut sebagian akan aman dari yang ditakuti dan gampang rizginya. 


GB Sian Y die AI Goa) Cola Cp jas JW ale CE jI Lea Cin 3) lil! (ad La ya (AA J3) yan 

Jnils 39 aJ SY Isa Md Sx AI kutu) | H2 ka Sad | la alay MAY KAN TO Kia ala Jlalo 

Keutamaan membaca surat wagi'ah di setiap malam akan digampangkan rizginya dan dijahui 
kefagiran : 


» S3 Alisa Gan YI Kaya Ga Ga aa USB 6 aan ama Cp All me LopSI. YYT dal jl 8) yan Jadi Kah 
Lal cu JIE pang 03 Agaana Cp AU Age Cole ka / V0 / disalin) Oli Cp Obito Ol 
abs giaa, Sop SA ms sgp RAS AA 1 Lg Ba Lip) mag 3 Ulin « 

(£) Ko oa Ae SA: JB amal Lal j3 (ya » : J8 lag Anto AMI (AU il Seram 


2 Abdurrofik Ingin Ridlo Robby 


slo j aioll swgill (27/ 239) 

| | | lgio &) gaul 0d JI 99 Cuolsl V5 yg: Lglus3: 

I-ale Jl calao WI Jgay ul di AU 91) dosa 4 Ul Mc uc Sluc culg dlu ul Bill 2s 
dll JS dn sala) wagelaul 23 ama ad All JS @a3l all 5) gw 13 yo» 1JG plg . 

2-&93 36 coil 3 gw HELLO 3, gw» "JB plug de WII colao AI Jos 02 yail 00 Yg 0 Lal PLS, 
wa2ll H 9m Lgi cAs8l JI 5 ga ASelwi Igale» :1c99 0 dic malai 2 S1 96aSd AG! lngalc 9» . 

3-0 gnS Ulaluodi lucy alwg ale Al odao AU Iga, US "Jas Bow ws 2s us Sesi soil asi 
@aslall padi 98 Las S9 ASI yo ASI iko KUE A33 US ASI9 saga Lela udh SL 
os! yo ldgbia. 

4-d251 JJ 9 €33D sudanap "JB Ca 8 MUI Jawa) L DS gl JB :JB yulc ust US SA0 Jill wal 
& was (SI 9 Osdalui 289 Ou yall gr 

HE oma Jb. 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam Warahmatullaah. Nyumbang ta'bir dari Kitab (TA'THIIRUL ANAAM FII 
TAFSIIRIL AHLAAM) karya Syeikh Nabulsi, juz 2 halaman 281 : 


ASI paud yd HUNI ulas 
S9 siy Y ac Al 13) Ul jae JB ule s8 al lpio lisa gl aliall 8 bil, yo (As3lgll d9. 
obis le Rully Lily 00 ob dil Jid9 Wall adl ente yo 3S Ji89 US ys Jen Yg oli 


SURAT AL WA@AI'AH. Barang siapa membacanya di dalam tidur, atau sesuatu (sebagian) darinya, 
atau dibacakan untuknya, Umar bin Khaththab radhiyallaahu 'anhu berkata: " Dia tidak fagir di 
dunianya , dan tidak sesat diakhiratnya. Wallaahu A'lam 


2 Mas Hamzah 
Barang siapa bermimpi membaca surat alwagi'ah maka dia adalah orang yg berada didepan 
dalam keta'atan. 


- Tafsir mimpi ibnu sirin 


ve Jl Bilas US F3 20 13 503 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7473 ) 


Fadhilah surat al wagi'ah barang siapa yg membacanya setiap malam maka tidak akan fagir 
selamanya 


- Kitab tafsir ibnu katsir : 


Sol biss! Swoall Holb up JI Lg S506 dl dina Saran Ly Al uc dns 5 9d Sluc uyl KS 
ox ulaiic asla3 «A8 yag SI AA .0 dl Sc 4550 : JB dub ul og 4 Ela yul US | elu KI 
JB S tamu dl sol AI JB. gu5 dan) : JB S sngt las 1 JB. wugid 1 JBS Sit lo: JB Uke : 
catsal "JB S day yo dil 03541 JB: A8 al Halo X1 JBS elbsy el) yol NI : JB. ind yol wb 
ag Gale ll oli « Al Jaa» Cet gal « Aril Bagus Ab) JS laa wol Wol yul $ Lil you le 
aah 85 Ami ad All JS HI Bgm Iyo" 1 Jala". 


al ae Bg » Sol 4 Lg op Ab Mc okay Sela" ye 3 basal JS? las cal JB 
Lagow : JB 4 dosa yg WIL Mc uc « dual sal us « diss lela ulos Sol guys : HD9 y 

ab gal ola "bul #lanon ol ali ok della Be 1,3 00" at alas era laa dl Jana 
key 1. 


gal us «Ebit 0G ec La Sol US «Li Uy S020 US «adl ul Uu Glewl uc «alay gel olg, IiSg 
vol 0 « gia Lio ya S0D0 UC | Jail yaa! ul 2 Glbwul US Ol9) pi Y 4 N9S0 jl US « duls 
dala Sanu 18 00" 1 JB - plus Gulo dil Laka - dil Jaw ol ! Seno upl S «dub ul ye Lawu 

all IS pisa ol wal 501 389 5 JB." Lela Maria ad SU pd." Ibul ASI ani ad «dal JS 93. 


Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/841096375913172/ 


3575. TAFSIR MIMPI TENTANG @IYAMAT 
PERTANYAAN : 


2 Siti Maryam I 
Pertanyaan titipan. Assalamualaikum wr wb. Bertanda apa kalau bermimpi hari kiamat. Dan 
kiamat itu datang nya dari barat daya, Terima kasih dan salam. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Mimpi giyamat dalam kitab tafsirul ahlam bab 17 : 


dobill 3) 9817 OI gam 3d SAI pati LS 

dy Juoiy log del sallg Silbuoll9 Ul aal9 Kel lg doll V3, 59 mic WI KWbL gibo 

oo Iuolg 01 wan 0 0 0) pal al oa Gorual Lagisy gal Lia JB USsy 2S al owl (Las) 
ve 0S yo yabill Ugal Solis Solo 158 puWl Koil 389 Cold 38 doll US Cu, JB 5 yiwill Haus gal 
29 Cod A9 Bawa Li Lb cudgi si Sslg asu 3519 pel A3 laa sll Sub lu 55 99 Endi Uli 

ust sono Lia JB AI Lawu 3 4Sos suldogdl wal gal (Lipa) Ai yul guy lo puti) CA dil godl R19 
ol alio Sol SI Ug2aiso HJl9 K0 38 dobill « US alim! 98 Cul, JB Hoo ey Sol Uc ji25 
cabol yalb cdka8 pai JB dll Jio Jab 43 Ju 538 4929 LS52 lo yulilb lagi wUll Libuol d2ols 
Lia Joss 9D JS plug Ale AI ola yul 23 CAS AJI Lol Ja 4 YIIS0 Auus yy 16 Aga 
mag) alleig Is Al Jl All aa, (dus gl Siwa YI JB) WEI S9 Hdgwall yo UlaSY ilgall 

S3 38 Jasdl bu V US0 98 C0 38 doll US SI 308 (Lin Udi ali NO dobel ag bill Up 3 Sl 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7a7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jssllg Junill aa dls LN cwogllandl seniag Slip cuolUall 0 Aid AB «Kol 


al ySM Auld R9o53 La og0 yo pumiull Eglb Jio USo delwll blutil yo bd gb IS SI, Yos 
dil Anasor Yole US ul Uioliy Obi» cus Ing 30 All delbu Yole US ub aseles 2sab sl Jual 


cai WS JI Cus J9 30 Al Sy cu Bg gd9 can 5 doi , OS Sy yi Luis Jobay CalS lal 
ca lgio 095 50 clgovl9 Kata! 38) gal 0S dolio wsl, ul dsSg sa)19 Soul Jaall yogbg9 S9SI9 
UB Lim ob) cun doll 4d ul SL UB ui UD H8 gag dobill al SL, UL Jas buw le ob3, 
UB (meslssls ladb wil oil) Ji Jl Jls ul dc ob3, cs si 3al9 go gl 29 wis MS SI, 
Sl Ul Kol Co Lilo yo Ul 4S 498 S9) lol digo le ob3, Kal dng le Wol doll JS Sl, 
ps3 0 all Jali Kisi sale Jas Lai Led adl Ksleg Cas Lil Sl) Ai Lelga Ualeg Co 38 dolall 
gl dugill Bguuo Jlsal Hlb9 soleh LK, Nasio leo 0 09 WII 0d Ul J9 Alli Api 2933 
(v3) agila dis Lagi lol Lose) lag, J9) Jl dg DASI dc | 20 


Barangsiapa bermimpi telah datang ciri-ciri giyamat kubro seperti bermimpi matahari terbit dari 
barat,dan telah keluar hewan penghuni perut bumi,atau dajjal,atau ya'juz ma'juz,maka Ulama 
memberi ta'wilan sebagai berikut : 

1. Jika orang yang sholeh atau taat beragama yang mengalami mimpi demikian, maka itu 
sebagai BISYAROH (kado kebahagian),artinya Allah memberikan mimpi tersebut agar 
bertambah keyakinannya terhadap apa yang telah Allah dan RosulINYA sampaikan dan 
buahnya adalah terus belajar menambah ibadahnya (sesuatu yang bernilai ibadah). 

2. Jika yang mengalami mimpi tersebut termasuk orang yang lalai dalam agamanya atau ahli 
ma'shiyat,maka mimpi tersebut merupakan peringatan dari Allah agar segera menghentikan 
laku ma'shiyatnya dan bertaubat. 


Barangsiapa yang bermimpi seakan giyamat terjadi,dan dia di hadapan Allah untuk 
mempertanggung jawabkan segala amal perbuatannya,maka ulama menta'wil orang tersebut akan 
mengalami proses pendewasaan dalam kehidupannya lebih cepat terutama dalam berlaku adil,adil 
buat diri sendiri,adil buat lingkungan sekelilingnya,Dst...Demikian pula jika bermimpi dalam 
kejadian giyamat itu seakan akan guburgn terbelah dan penghuni guburnya keluar,maka ta'wilnya 
ia akan menjadi orang yang menyebar keadilan. 


Barangsiapa yang bermimpi seakan ia berada dipadang mahsyar dan menghadapi mizan atau 
sidangnya Allah,baik ia sendiri atau beserta seseorang,maka itu menandakan bahwa ia telah 
berlaku dzolim (buahnya harus muhasabah 'ala nafsihi,ingat-ingat kepada siapa ia telah berbuat 
dzolim dan segeralah mohon halal selagi ada kesempatan). 


Barangsiapa yang bermimpi seakan akan terjadi giyamat dan hanya ia yang mengalaminya (tidak 
ada orang lain dalam mimpinya) maka ta'wilnya bahwa kematiannya telah dekat. 


Perlu digaris bawahi bahwa Allah maha kuasa memberikan Bisyaroh dan Peringatan kepada 
hambanya dengan sangat banyak cara,Dan melalui Mimpi adalah salasatunya.Seyogyanya 
diambil langkah positif dalam menyikapinya. Wallohu a'lam bis showab. 
http://arh789.blogspot.com!.../pernahkah-mimpi-giyamat.html 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss-ktb/848187195204090/ 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7475 ) 


3586. TAFSIR MIMPI BASMALLAH DAN FADHILAH 
BASMALLAH 
PERTANYAAN : 


2 Kumbang Gurun 

Assalamu 'alaikum, ada titipan pertanyaan masalah tafsir mimpi "orang tersebut mimpi " dalam 
mimpinya membaca Bismillahirohman nirohiim terus menurus dan duduk di atas kursi " 
Pertanyaanya : 

1) apa tafsiran mimpi tersebut ? 

2) apa saja keutamaan ayat tersebut ? hatur nuhun. 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, membaca basmalah dalam mimpi diberkahi dan ditambah 
rizkinya oleh Alloh Subhanhu wataala dan kadang bermakna diijabah doanya. 


dos mg ll ya dl il aa Lai ul SL 00 1 Ur Yes was Al aa bel, Labs si 
| (Sy Oles lay lag B35 9 Bob39 Ula 4d AS yl All Jl 6. 

UB SI os dl UI amy Jolie H8 53 al SL 40 1 yuuk ps Jl yo JI MU pw del) L3) Als pati 
Ul 93 Soall abu oles dll 


? Ibuetz Ibnu Al Mubasyiri 


salosi.a3 Bob J9 Wlo 3 AS all 0 dll Ml 3 us Jl as Jl Ul aw Aolio 3 153 ul (SL) uo3) 
alall musi $9 aUXl juz 1 hal 26 


2 Mas Hamzah 
- Fadhilah basmallah dinukil dari kitab i'anatut tolibin sayyid bakri : 


Jl es NI sol yen Jl ai) pa 39 US) 99 sai OLS 0 bo :legd ocu dll gus) ale uc 
Bo Unwll A yS)AI yo LUS 28) ya. 4 Udah yo Wg WI Liu xi sagibinh aadc yan ASN 
et anna ae lee asa dl 


Dari 'Ali rodhiyallohu 'anhu secara marfu' : " tiadalah dari suatu kitab yang di lemparkan ke tanah 
dan dalam kitab tersebut terdapat tulisan 'Bismillaahir rochmaanir rochiim' kecuali Allah akan 
mengutus malaikat agar mengepungnya dengan sayap-sayap mereka hingga Allah mengutus 
salah seorang wali dari para wali-wali-Nya untuk mengangkat kitab tersebut.maka barang siapa 
yang mengangkat kitab dari tanah yang dlm kitab tersebut terdapat tulisan 'Bismillaahir rochmaanir 
rochiim' maka Allah akan mengangkat nama orang tersebut di a'lal "illiyyin /alam tertinggi dan Allah 
juga mengampuninya serta mengampuni kedua ortunya dengan sebab berkahnya 'Bismillaahir 
rochmaanir rochiim' 


Jlall a20 Louw «li030 USG mn Jl ya Jl Ul aw 13 0 #JB Ash - aug le Al ol - Uc S9 9. 
CJ Lag dl yan dl lil away ll JB ISI JG il - kung le dil lo - die S3) s-ledumi Bawy Ya AI 


asalg jl ye As 355 meli sar Jl ym Jl All as JB UNS duco mengll sebdsag meli elu Al 
dal. 


dan diriwayatkan dari nabi shollallohu alaihi wasallam , sesungguhnya beliau bersabda : " barang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7a7e ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


siapa membaca 'Bismillaahir rochmaanir rochiim' dan orang tersebut adalah seorang yang 
beriman maka gunung-gunung membaca tasbih bersamanya hanya saja dia tidak mendengar 
bacaan tasbihnya gunung."dan diriwayatkan dari nabi shollallohu alaihi wasallam, sesungguhnya 
beliau bersabda : " ketika seorang hamba mengucapkan 'Bismillaahir rochmaanir rochiim' maka 
syurga berkata : 'telah aku penuhi panggilan dan keinginan-Mu , wahai Tuhanku, sesungguhnya 
hambaMu si fulan mengucapkan 'Bismillaahir rochmaanir rochiim' wahai Tuhanku semoga Engkau 
jauhkan dia dari neraka dan semoga Engkau masukkan dia kedalam syurga." 


cell :JB9-dlil 530 munllg sil lia Camwllg LAI clay eldl ul 13 lo ABI Kila! 0 dowlk Glris lang 


JPN Go Jl selasa JaN All Asal Lawu Jgn sada Vito pyollg sen Gea Uaall9 coil el 
slasll JBY us Jl Jl. 


Sebagian dari yang berhubungan dengan basmalah dari makna yang lembut adalah apa yang 
dikatakan bahwa sesunguhnya ba' adalah baha'ulloh (keindahan Alah), sin adalah sana'ulloh 
( keluhuran Allah ), dan mim adalah majdulloh ( kemuliaan Allah )dan dikatakan : " ba' adalah 
buka'ut taa'ibiin ( tangisan para pendosa ), sin adalah sahwul ghofilin ( lalainya para pelupa ) dan 
mim adalah magfirotuhu lil mudznibiin ( ampunanNya kepada para pendosa ) "sebagian ulama' 
sufi berkata : " Allahu bagi orang yang suci, ar rochmanu bagi orang yang sempurna, ar rochiimu 
bagi orang yang bertabi'at kasar. 


sal yo WNI batas Sgp yo d1 Ug9 sb Aowll Ali Jas Hlt39 lau dl Ul 9d dal, 
29 absil Jol « US ella s0 yaso Rias N lo dell Y Ri Sat 95 sll « ul eiSo 3 el Jang 
SI OA 9 II Lgu CLS loda.lagl 8) yaa Lgilg code LIS 193 ElL AS) 53 Call M2 19 Kill 
3 Jl NI INI ng1sl Boniall Sic ul :JB loS odles dl yo Hsll Id V259 musa all 

cabai SIS “Yglbig | 2539 ls yi. 


Hikmah bahwa sesungguhnya Allah subchanahu wata'ala menjadikan permulaan basamalah 
dengan huruf ba' bukan huruf selainnya dan menggugurkan huruf alif dari kalimat ismum serta 
menempatkan huruf ba' pada tempatnya huruf alif adalah bahwa sesungguhnya huruf ba' adalah 
huruf safawy / huruf bibir, yang dengan huruf ba' ini bibir menjadi terbuka sepertimana yang tidak 
terbuka oleh huruf selainnya, oleh karena itulah saat terbukanya bibir embrio janin manusia kala 
kala dalam rahim ibunya saat mengikat janji dengan Allah "Bukankah aku Tuhanmu ? janin 
tersebut menjawab dengan kalimat yang di awali dengan ba' juga yaitu BALAA yang artinya, 
Benar Engkaulah Tuhanku(sebelum kita terlahir sudah berjanji ketika Allah bertanya : " bukankah 
Aku ini Tuhan kalian ?" kita menjawab : " benar " lihat surat al a'rof ayat 172 )Huruf ba' adalah 
huruf jar yang senantiasa dibaca kasroh (sedih/pecah), yaitu sedih/pecah dalam bentuk dan 
mknanya, maka dgn inilah ditemukan kemuliaan 'indiyah/kebersamaan dari Allah ta'ala, 
sebagaimana Allah berfirman dalam hadis gudsi : " Aku menyertai orang-orang yang sedih hatinya 
"berbeda dengan alif yang menunjukkan arti tinggi, sombong dan panjang, karenanya alif 
digugurkan dalam lafadz BASMALAH 


bos Sa yw call dlc| 
dasi dil dal pall Id 1989. yana Wi Jay YA Silalllg Kilessnllg 3 yaa 20 World ole ASI, 


Pembahasan rahasia-rahasia, keajaiban dan kelembutan basmalah sangatlah banyak dan tidak 
terhitung, yang ini saja sudah cukup. wabillahit taufig wallohu a'lam. 


KISAH FADHILAH BASMALLAH 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7477 ) 


Dinukil dari kitab Is'adur Rofig Syeh Muhammad bin Salim juz awal hal.6 : 

Dalam kitab As Syifa' Rasululloh shollallohu alahi wasallam bersabda sesunguhnya seseorang 
dari bani israil menulis basmallah dan memperbagus tulisannya maka Allah mengampuni 
dosa2nya sebab hal itu. 


Dalam sebagian kitab syarahnya muhtashor Bukhory diceritakan bahwa seungguhnya setan 
gemuk bertemu dgn setan kurus kemudian berkata :" apa yang menyebabkanmu spt ini ?"setan 
kurus menjawab : " aku berada ada seseorang yang jika mau masuk rumah dia membaca 
basmallah dan jik mau makan baca basmallah maka kuruslah aku."setan gemuk berkata : " aku 
berada pada seseorang yang tidak mengetahui hal itu maka aku selalu menyertainya dalam 
makanan, pakaian dan pernikahannya maka aku menaiki lehernya sebagaimana menaiki seekor 
hewan." 


Dikisahkan bahwa pembantunya Abu Muslim Al Khoulani pernah memberi minum racun kepada 
beliau tetapi tidak berpengaruh sama sekali, kemudian pembantunya bertanya kepada beliau 
tentang masalah itu dan beliaupun bertanya :" apa yang menyebabkanmu melakukan hal 
itu ?"pembantu berkata : " karena engkau orang besar "kemudian beliau memerdekakan 
pembantunya itu dan beliau berkata :" sesungguhnya aku membaca basamallah ketika makan dan 


minum maka tiada sesuatupun yang membahayakanku." 


Diceritkan sesungguhnya Lugmanul Hakim melihat kertas yang bertuliskan basmallah kemudian 
beliau memakannya maka Allah memuliakannya dengan ilmu hikmah.Begitu juga dengan Bisyr Al 
hafi melihat kertas bertulisakn basmallah kemudian beliau mengambilnya, pada saat itu beliau 
mempunyai uang dirham dan dibelikan minyak wangi untuk meminyaki kertas tersebut, maka 
beliau dipanggil dalam sirnya " sebagaimana engkau membuat wangi asma-Ku maka asmamu 
juga Kubuat wangi "Telah datang hadis Nabi shollallohu alaihi wasallam : " doa yang diawali 
dengan basmallah tidak akan tertolak ." 


Imam Sya'roni dalam kitab Al Yawagit berkata, " sesungguhnya sayyidina Kholid bin Walid 
rodhiyallohu anhu mengepung orang kafir dalam benteng mereka, kemudian mereka berkata : 
apakah engkau berpendapat bahwa agama islam adalah agama yang benar ? perlihatkan kepada 
kami suatu tanda agar kami masuk islam .kemudian beliau berkata : " bawakan kesini racun yang 
bisa membunuh, aku akan meminumnya."mereka mebawakan racun kemudian beliau 
mengambilnya dan mengucapkan basmallah lalu meminumnya dan racun tersebut tidak 
membahayakan beliau.mereka berkata : " agama islam memang agama yang benar ."kemudian 
mereka semua masuk islam." 


Dari sebagian ulama' berkata: " barang siapa megangkat kertas bertuliskan asma Allah dengan 
tujuan mengagungkan-Nya maka Allah menulis orang tersebut termasuk orang yang shiddig."Dari 
sebagian orang arif berkata : " barang siapa ketika bangun tidur membaca basmallah maka Allah 
akan memerikannya rizki keridhoan-Nya yang agung."Dan telah datang : " barang siapa yang 
membaca basmallah sebanyak 21 kali ketika akan tidur maka dia aman pd malam itu dari setan, 
pencuri, su'ul khotimah dan cobaan yang lainya." 


Dan dari sebagian ulama' besar : " barang siapa membaca basmallah sebanyak 12.000 kali dan 
sholat dua rokaat setiap seribu kalinya kemudian membaca sholawat kepada Nabi shollallohu 
alaihi wasallam dan meminta hajatnya kepada Allah maka hajat apapun itu akan dipenuhi." 


Dari sebagian ulama' :" barang siapa menulis basmallah sebanyak 625 kali dan membawanya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7a7a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


maka Allah meberikan pakaian kewibawaan dan keagungan kepadanya dan tidak ada seorangpun 
yang mampu berbuat buruk kepadanya, semua itu atas izin Allah." itu semua mujarrab. Dan masih 
banyak fadhilah yang lainnya. Wallohu a'lam bis showab. 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/845353175487492/ 


3598. TAFSIR MIMPI GIGI RONTOK SEMUA 
PERTANYAAN : 


2 Arie Putra Dinata El-rumy 

Assalamu'alaikumm.. Para member pustaka sunni salafiyah....Ini ada pertanyaan titipan... Tentang 
mimpi... Pertanda kabar apakah yang ada apabila di antara kita ada yang mimpi kalau semua gigi 
kita itu pada rontok semua... NB : maaf kalau pertanyaannya agak nyeleneh... Wassalam... 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumus salaam warohmatulloh, jika mimpi seolah-olah gigi rontok semua kemudian diambil 
dari dalam lengan baju atau pangkuannya maka dia akan hidup lama hingga gigi-giginya tanggal 
dan banyak anggota keluarganya. Jika mimpi seolah-olah gigi rontok semua kemudian lenyap dari 
pandangan berarti keluarganya akan meninggal sebelum dia dan adakalanya yang meninggal 
adalah orang-orang atau teman-temannya yang seumuran. 


- kitab tafsir ahlam ibnu sirin : 


an ee an an gn san as mali cabitas Giluul gu0s US SI, J8 
es « US lg AS sig ain Jd 3 ul 8 cwou ye Cud39 Cab$ Gill R03 US SI, Ul aim Jl sac 
syal H3 ul 39. veUll yo Ll KS9H Wo. 


ya yo Jwdl K9 £ 999 Jagb so dc Jo seilusl R05 Cb ISI 109 5Iluwoll 9 OLI, sll log 
Y boilg WlLosdlg elus NI Jogi AI puluh Jb Sail edi lu ul Aas Yull Il ellSg «gigoo ol 
oo vial Iigli oB pal yua 98 wigal) ye 05 Y SSI! end cngolial batas Y al UX sisa, 
Jb log sy B all 0 peilai Ac yu sale Ji GB uns gili Lb Ul9 mS50ll 98 Iigoao 

2 sanalah Ole al awolig isa Gas Ode J3 0 5OLual: 


Adapun jika orang yang sehat, orang-orang merdeka dan musafir bermimpi semua giginya rontok 
maka menunjukkan sakit yang lama dan TBC tanpa segera mati,jika gigi rontok semua maka itu 
menunjukkan cepatnya keselamatan bagi orang-orang yang sakit, jika hal itu dialami musafir dan 
pedagang maka menunjukkan ringannya beban mereka, khususnya jika mimpi giginya bergoyang. 


aliliaa Logo "JUS 1 m0 sole 0493 ,oi9 Tiga lag el mie seal GS dilisal SL) Nan, Il 959 
ss SS cela Lal. 


Diceritakan bahwa seseorang bermimpi giginya rontok semua hingga membuat dia tenggelam 
dalam kesedihan , kemudian di ceritakan kpd penakwil, kemudian penakwil berkata : "semua 
orang yang seusiamu semua akan meninggal sebelummu."dan terjadilah hal itu. Wallohu a'lam bis 
showab 


LINK DISKUSI : 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7479 ) 


www.fb.com/groups/piss.ktb/861287613894048/ 
3605. TAFSIR MIMPI SHALAT DI DALAM KA'BAH 
PERTANYAAN : 


2 Kakaktinggi 
Assalamualaikum...Saya pernah mimpi solat di dalam Ka'bah... Apa artinya ya? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Mimpi sholat di dalam ka'bah maka dia akan meraih kebaikan dan kemuliaan dari penguasa atau 
pemimpin. 


Ls Lol Jlag sud Jly IL A23 yo Ka SB HI 59 aka all SL, UB 
http://shamela.ws/browse.php/book-21615#page-99 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/859436054079204/ 


3691. TAFSIR MIMPI WUDHU DAN SEPUTAR SHOLAT 
PERTANYAAN : 


2 Salman Al-farizzi 
Assalamu'alaikum.. Kagem poro alim, Apa arti dari.. Mimpi wudhu, mimpi sholat, mimpi melihat 
orang Sholat, mimpi akan melaksanakan sholat jum'at (perjalan). matur swun.. 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, buka kitab tafsirul ahlam ibnu sirin : 


“ Mimpi wudhu 
leoaiy Bolos gl Anssiy cu» gl Lun8y Silol pia! 49 s.ogll Ji33. 


Dikatakan, mimpi wudhu' adalah amanah yang akan ditunaikan , utang yang akan di bayar, atau 
kesaksian yang ditegakkan, 
" mimipi tentang sholat pada dasarnya adalah terpuji baik secara agama maupun dunia, mimpi 
sholat dibagi tiga, fardhu, sunnah dan tatowwu'. 
" Sholat fardhu menujukkan bahwa orang yang bermimpi medapat rizki berangkat haji dan 
menunaikan amanah, bisa melunasi hutang dll. 
" mimpi sholat sunnah menujukkan sucinya orang yang bermimpi, sabar terhadap sesuatu yang 
dibenci, menjadi suri tauladan, welas asih terhadap makhluk dll. 
" mimpi sholat tatowwu' mendapatkan kesempurna'an kehormatan dan hilangnya kesedihan. 
wallohu a'lam 


- kitab tafsir mimpi ibnu sirin 


Ag J3 kale Jsig Lisg Lus Edg0-o Leil ain! 498 Adha 35 03 Jus HATI Amos) Asu gal Sl JB 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7480 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Uomal db ale ya Ai sll Ul SI yo HS doll gl Hlol slsl gl send slS3 Ol Ola, Jug. 
oles Agil) ajian lgall calinag ll Hu lala Ulg eilB lo ade Jis lain day HJ se glbig diwug Ay! 
"awl 29029 doll ac 0 m9 leralo boleb ade Ju diwllg. " KIA sLASK 46 gi dial Y 
Su Ul aleg nadi dil Gl ole Hiking." Ta baal Al Jasay 68 KI US SI "oles Agil Ayu 
dlbmi sol NI KM Sgm alelall 3 due 239 do jl lo (499 saga! Um (DU LIS 29 dlc 

psogll Jl9 53 be9o0ll JS yuAit Esbulls 150 slh di gd. 


Jika bermimpi sholat pada hari jum'at aka dia akn melakukan perjalanan yang menyenangkan 
serta meraih kebaikan, rezeki dan keutamaan.jika bermimpi sholat jum'at pada hari jum'at maka 
persoalannya yang tercerai berai menjadi tersimpul dan meraih kemudahan serta setelah 
mendapat kesulitan, ada pula yang menakwilkan bahwa dia akan menyangka suatu persoalan itu 
baik padahal tdk demikian. 


slo SS SI, 09. A89 B3 Lu D5 Jlu ino Lim lu Asoall ay ado MS SI, 0g 
dB Wal add SL 0 J9 Lag sll X3 ULolg Bosioll o2gol dl vusois1 sisoall ag doadl DLS 


ds uda Da8 ob Uk. 


Sholat jum'at menunjukkan apa yang diinginkan musholli, atau menunjukkan kebahagiaan dan 
menyaksikan hari-hari raya dan musim-musim haji, sholat jum'at seperti sholat gosor menunjukkan 
perjalanan atau menunjukan jalan keluar yang dekat dan berkumpul dengan kekasih. 


- kitab tafsirul ahlam abdul ghoni 


Jin drosll Dog -A5Jl9 pulgallg LSN s9gtng RAI ae gl hy lo ole miuoall Jai Aroall Log 
Sae yan all #sall le al “set ale al 0 


Mimpi melihat orang lain sholat :jika melihat ahlu masjid sholat selain arah kiblat maka pemimpin 
daerah tsb akan di pecat.jika melihat orang alim sholat selain arah kiblat atau beramal menyelisihi 
sunnah maka dia telah menyelisihi syari'ah dan mengikuti hawa nafsu. 


- kitab al isyarot fi ilmil ibarot ibnu syahin 


ababil 2 adl alan lolle SL yoga JS yi, Jasa Jill 42 adl Ugly Sawali Jal SL, Log 
Sggll gula isa sll SUS 389 diwll SS, Jac. 


Jika engkau mimpi sholat atau melihat orang lain sholat maka engkau orang lemah yang 
mengalami kegagalan, engkau butuh untuk mengerahkan segenp kemampuan yang bisa 
menembus untuk mengalahkan apa yang engkau hadapi 


- kitab mausu'ah tafsirul ahlam 


bole Lali Gol S9g20 Jaw alinig Jul dago CM suga wp ul) gl Calo dil Wol Isl 
Spa 9a. 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/873187609370715/ 
www.fb.com/notes/896387797050696 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7481 ) 


3724. TAFSIR MIMPI BERJALAN DI ATAS AIR 
PERTANYAAN : 


2 Samsudin Lpk 

Assalammu alaikum. Ustadz saya mau tanya tentang mimpi. Beberapa waktu malam yang lalu 
saya bermimpi berjalan di atas air yang luas. Apakah makna mimpi saya ustadz ? Mohon 
penjelasannya. Terimakasih sebelumnya 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 
Wa'alaikumsalaam. Baca Kitab Tafsir Mimpi Ibnu Sirin : | 
Wil gs LnS3 Vo F3 UB dblko9 2952 sloll H99 wiuallg. 


"Mimipi berjalan di atas air ditakwilkan dengan ketertipuan dan kekhawatiran, jika dia keluar dari 
air itu maka kebutuhan kebutuhannya dapat terpenuhi". Wallaahu A'lam. 


Link Diskusi : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/880651005291042/ 


3776. TAFSIR MIMPI MEMBACA SURAT AL-IKHLASH 
PERTANYAAN : 


2 Sugeng Prasetyo 

Assalamu alaikum wr.wb. Saya mau nanya : Mimpi membaca surat AL-IKHLAS.. Maknanya apa 
ya..tolong diwedar lur.. Masalahnya aku bingung maknanya apa.. Makasih sebelumnya atas 
komentanya 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikumus salaam warohmatulloh, jika bermimpi membaca surat al ikhlas ditakwilkan bahwa 
dia akan mendapatkan karunia, popularitasnya merebak dan terpelihara dari aneka kekeliruan 
dalam tauhid. Ada yang menakwilkan bahwa keluarganya akan berkurang dan kehidupannya 
menjadi baik, ada juga yg menakwilkan bahwa al-ikhlas menunjukkan pada dekatnya ajal. 


Dikisahkan bahwa sebagian orang saleh mimpi surat aikhlas tertulis diantara kedua matanya, 
kemdian dia menceritakan mimpinya kpd sa'id bin musayyab, sa'id berkata : " mimpimu benarm 
telah dekat kematianmu ". Dan demikianlah yg terjadi. Wallohu a'lam. 


- Kitab Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin 


ol d3 389 casus Yubug Ulc Ji J89 dri VX 399 0,53 plbcg alio Jl KOSAN 8) 9 153 us 
JA Ob 8l ale Jala lucul Lis 3. 

ul Jb3 anna! uya ade ES A19 uc Uu UgiS0 UDNSAI Do gw SL) Lal yAK Ul 45 383 
JG bS YIS3 .ebigo Ly 288 J9, UIX0. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/911484775540998/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7482 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/notes/912331415456334 
3779. TAFSIR MIMPI GIGINYA TANGGAL 
PERTANYAAN : 


2 Siluman Mimpi 
Assalamu'alaikum para kyai/nyai mau tanya ttg mimpi, kalau mimpi giginya putus / tanggal itu 
tafsiranya ada gak ya ?? maturnuwun 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Berikut keterangan Tafsir mimpi tentang gigi di Kitab tafsirul ahlam ibnu sirin halaman 35 : 


Gi Sims SI selai 2D liadlg sewal Jal yo JleJl Ad WB sa Jl cw Jal Agil tel lol3, 
Wol J9 sub Ul LL al UG sulul al Ul bg ad Ula al Sol Adly INI sial Anil 9 
Aa Oa TT Te Na 


Adapun mimpi tentang gigi maka ditakwilkan dengan keluarganya, gigi sebelah atas ditakwilkan 
dengan keluarga laki-laki, sedangkan gigi bawah dita'wilkan dengan keluarga perempuan. 


Gigi taring atas ditakwilkan dengan orang yang dituakan dalam keluarga, gigi seri yang kanan 
ditakwikan dengan ayah, gigi seri yang kiri ditakwilkan dengan paman, jika ayah dan paman sudah 
tidak ada maka kedua gigi seri tsb ditakwilkan dengan dua saudara laki-laki atau anak laki-laki, jika 
keduanya juga nggak ada maka ditakwilkan dengan dua teman akrab. 


Roba'iyah (gigi antara gigi seri dan gigi taring) ditakwilkan dengan anak paman, gigi atas yang 
tampak saat tertawa ditakwilkan paman dan bibi dari pihak ibu serta orang yang sekedudukan 
dengan mereka dalam memberi nasehat. 


obi af UbsB 3S Ady dag 5 magllg LAI Lin! lisa Aasil9 «bsa giallg sala yul 2519 
Isl galge Sal Sapu oil OLI9 lal Olyg al ly Kill cb Jlg slagolio asis yo 3) 
JeAayeal sola Cr dal sea Jeli Aa Jaa 


Gigi geraham ditakwilkan dengan kakek dan anak kecil, gigi seri bawah kanan ditakwilkan dengan 
ibu, sedangkan gigi seri bawah kiri ditakwilkan dengan bibi, jika ibu dan bibi sudah tidak ada maka 
kedua gigi seri tsb ditakwilkan dengan dua saudara wanita atau dua anak wanita atau orang yang 
sekedudukan dengan keduanya. 


Gigi Robaiyah yang bawah ditakwilkan dengan anak-anak wanita paman dan anak-anak wanita 
bibi, gigi taring bawah ditakwilakan dengan wanita yang dituakan dalam keluarga, gigi bawah yang 
tampak saat tertawa ditakwilkan dengan anak-anak wanita paman atau bibi dari pihak ibu, gusi 
bawah ditakwilkan dengan keluarga wanita yang jauh dan anak-anak wanita. 


Ane dio Aing gl digo ole Jab AclAg dbgig syal 9 Albi 3D 0 ale Jab lw yA S9 
Bag UB c0x83 loro Lol UM «All yggg 1 yo 


Gigi yang bergoyang menunjukkan kerabat yang sakit, jika gigi itu tanggal atau hilang 
menunjukkan kematian anggota keluarga tsb, atau kepergian darinya yaitu kepergian yang tidak 
akan kembali lagi, jika mimpinya setelah kepergiannya maka dia akan kembali. Wallohu a'lam. 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7483 ) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/!908397742516368/ 
www.fb.com/notes/912455965443879 


BACA JUGA : 
www.piss-ktb.com/2014/10/3598-tafsir-mimpi-mimpi-gigi-rontok.html 


3813. TAFSIR MIMPI MEMIKUL MAYAT 
PERTANYAAN : 


2 Afig Ozy 

AssalamualaikumMau tanya uztadz, jika bermimpi melayat itu dalam islam bagaimana ya ustadz ? 
Dalam mimpi itu saya ikut memikul mayat sepertinya berat sekali, dan setelah saya bangun lutut 
saya terasa sakit. Terimakasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumsalaam. Lihat Kitab Tafsir Mimpi Ibnu Sirin halaman 20 : 


bian Joss UI LS Las A8 Lag ay Lia Alay WI iya Kam ln IS SL, yo JI asas ye K2 
Luis Dusg Yo Jb caic ale. 


Dan dikisahkan dari sebagian ulama' ahli tafsir mimpi bahwa sesungguhnya orang bermimpi 
seolah-olah menemani mayat maka dia akan bepergian jauh dan mendapatkan kebaikan yang 
banyak. Jika mimpi memikul mayat maka dia akan mendapatkan harta dan kebaikan yang banyak. 
Wallahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/896186683737474/ 


3863. TAFSIR MIMPI MENGANGKAT KERANDA (JENAZAH) 
PERTANYAAN : 
2 Muhammad Hidayat Kusumonegoro 


Assalamu 'alaikum wr. wb. Tafsir mimpi ngangkat keranda jenazah itu apa ya ? Pas diangkat 
keranda sempat terjatuh, tapi cepat-cepat diangkat lagi sampai tempat pemakaman. Trims. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalam. Bermimpi dipikul di atas keranda pertanda derajatnya yang tinggi dan harta 
yang banyak. Sedang jika dia bermimpi memikul jenazah (mayit) maka akan dicoba dengan harta 
haram. Na'udzubillah min dzalik. Wallohu A'lam. (ALF). Lihat kitab tafsir mimpi Ibnu Sirin : 


vas 49) 99 oya UN MISA ud : 
AN yg lol G3 lo JS 9 ayal Rel asi wle Jan AS SL, uas 
Na an ee 


LINK ASAL : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7asa ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/groups/piss.ktb/904176049605204/ 
www.fb.com/notes/928290240527118 


3870. TAFSIR MIMPI MENGGENDONG ANAK PEREMPUAN 
PERTANYAAN : 


2 Kumbang Gurun 

Assalaamu 'alaikum. "ada pertanyaan semoga mendapat jawaban semoga yang memberi jawaban 
ikhlas". Pertanyaan di dalam mimpi menggendong anak perempuan cantik "umur 3-4 tahun" 
tafsirannya apa ? Hatur nuhun .. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa alaikumus salaam. Dan barang siapa mimpi melihat anak perempuan, atau mimpi 
menggendongnya, atau mimpi anak perempuan tersebut dilahirkan untuknya sedangkan 
sipemimpi dalam penjara atau orang yang punya hutang atau orang fagir maka Allah akan 
memberinya kelapangan dan menghilangkan kesedihannya. Tapi jika si pemimpi keadaanya tidak 
seperti yang disebutkan tadi maka anak perempuan yang terlihat dalam mimpi adalah kesusahan, 
kegalauan dan kesedihannya,anak perempuan juga ditakwilkan dengan dunia bagi orang yang 
memimpikannya. 


Jus aod Jl5lg uc Ul A3 1483 gl Lado gl Luwu US9 J Walg gl lelos Gil gl 4010 dab SI, yog 
dl) wal Lis delallg dumollg 0523 A59 Ad Jab Is yo Sud USU 

2 Wong Gendeng 
Disebutkan dalam tafsir ibnu sirin : barang siapa mimpi menggendong anak kecil maka dia 
ditakwilkan kesedihan yang akan mendatanginya dan kemududian menjadi lapang. Wallohu a'lam 

bis showab. (MHZ) 
aa OPD oa 
Ta AI 09 Ul s010 pd 9g Luguo ab Janu dil SI, yo 

LINK DISKUSI : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/913572745332201/ 
www.fb.com/notes/928630487159760 


3908. TAFSIR MIMPI TERBANG DAN MERASA SANGAT 
SENANG SEKALI 
PERTANYAAN : 


2 Syarifuddin Jadit 

Assalamualaikum wr wb. ..? Mohon bantuannya kepada para admin dan member di grup ini. Apa 
tafsirnya mimpi terbang dan rasanya senang sekali. Atas jawabannya terimakasih. Wassalamu 
alaikum. 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalam. Tafsir MIMPI TERBANG coba lihat di kitab tafsirul ahlam ibnu sirin das ll : 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7485 ) 


209 


SS cal JS 25 lal ag alot Can JS Ha al oil Jas) II 4S AM Hu sell los 
Jalal Ld Al guasu Hg Jlu SB Jo d3 Alb S5 Sl) yoguosall. 


Adapun mimpi terbang ,dikisahkan bahwa seseorang menemui ibnu sirin kemudian berkata :" aku 
bermimpi seolah-olah aku terbang diantara langit dan bumi "ibnu sirin berkata : " engkau banyak 
anugrah."barang siapa mimpi seolah-olah keliling di atas gunung maka dia akan memperoleh 
kekuasaan yang membuat para penguasa tunduk. 


ade Ja WA9L aluon AJ Ulg 1Slo sga Mc Jai Ul 9 «Ul y Jabal Sal US UB suku GIS SI, yo 83 
an ae MG 


Dikatakan barang siapa mimpi seolah-olah terbang, jika dia ahli sebagai pemimpin maka dia akn 
mendapatkannya, jika jatuh pada sesuatu maka akan memilikinya.jika tidak patut sebagai 
pemimpin maka menunjukan penyakit yang akan membawanya pada kematian, atau dia akan 
melakukan kekeliruan dalam agamanya. 


OS IS) oil Jas abi nasa Jb9 «Sol Lol ol ob Jariay SI alaw adl Blow v0 olb UB 
Da tot 99 Jl GB colgiio Lab 8h UB Jl dl Jk ve Jtil Lb alis. 


Jika mimpi terbang dari satu atap ke atap yang lain maka dia akan mengganti istrinya,sebagian 
yang lain berkata : " mimpi terbang menunjukkan perjalanan, jika terbang dengan sayap maka dia 
akan beralih dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya,jika dia terbang mencapai tujuannya 
maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam perjalananya." 


le Gl Jasa yo Jb wlel323 sio el Lu Sa: lal sae (la Bai Jb osol lusa co lb 
ab diksi, US Lc Ju laa pd dolan! abi 5S sb UI Ne lb ya giilo dial db alis uu 
adl ool3 yo Jay Ul Alggao Old Sl oLlS yo lb yg 901 UI e22 4 ag elowll 92 49 SSI sub 

ob. 


Jika terbang dari satu wilayah ke wilayah yang lain maka dia akan mendapatkan kemuliyaan dan 
kegembiraan. Jika mimpi terbang dari bawah ke atas tanpa sayap maka dia akan meraih cita- 
Citanya dan menjadi tinggi sesuai dengan tinggi terbangnya. Jika mimpi terbang seperti 
terbangnya merpati di angkasa maka dia akan memperoleh kemuliyaan.jika mimpi terbang hingga 
lenyap di balik langit dan tidak kembali maka dia akan meningga. Jika mimpi terbang dari 
rumahnya ke rumah yang tidak dikenal maka dia akan berpindah dari rumahnya ke kuburannya. 
Wallohu a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/930695986953210/ 
www.fb.com/notes/930969850259157 


3938. TAFSIR MIMPI MELIHAT MATAHARI KEMBAR LIMA 
PERTANYAAN : 


2 Heriyanto Ayah Hafidz 
Assalamu'alaikum Wrwb. Saya bermimpi melihat fenomena alam Matahari kembar 5. Apa dari arti 
dari Mimpi tersebut ? Mohon pencerahannya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(746 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikum salam . Mimpi matahari pada umumnya baik, sangat baik, matahari kadang berarti 
pemimpin, harta dan wanita cantik. 


- Siaga B5 A5 Waila Vale Yedan Ig Utk 1, (Yos ig Udan Ig Lag ay Wale 13 Layis mali 


dan jika melihat dalam mimpi matahari menjadi lebih dari satu maka baik dalam perjalanan dan 
usahanya. Lihat Tafsirul manam li ibni sirin : 


sa Jles Uitayya lanntn gla8 3 Sia gue Sip 3 Widi ily Sal ala Sig) Ianld yap gili yuk, 


2 Sunde Pati 
Menurut tafsir mimpi yg lain ( tafsirul ahlam li Muhammad ibnul Jawazim ). Matahari bahasa 
arabnya adalah (yuos ) berarti huruf awalnya adalah syin («4 ) . Dan jika bermimpi ketemu 
sesuatu yg huruf awalnya Syin (yz ) itu artinya 

238XI9 diloNl tb 
Bertambahnya Amanah ( kepercayaan ) dan ifadah ( manfaat / ambil kemanfaatan ). Wallohu 
A'lam. (Di) 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/928104790545663 
www.fb.com/notes//932419323447543 


3992. TAFSIR MIMPI KETINGGALAN MELAKSANAKAN 
SHOLAT JUM'AT 
PERTANYAAN : 


2 Santriwati Dumay 
Assalaamu 'alaikum wr.wb. Sudah dua minggu ini saya sering mimpi tertinggal sholat jum'at, 
Artinya apa ya ? (pertanyaan titipan) 


JAWABAN : 


2 Sunde Pati 
Wa'alaikum salam wr wb. Bismillah,Semoga bisa membantu. Annabilsi mentafsirkan mimpi 
tentang Jum'at. Beliau berkata : Siapa bermimpi bahwa ia berada dihari jum'at maka Allah akan 
mengumpulkan / mempertemukan urusan-urusan yang sudah pada bercerai berai.dan 
memindahkan yang sulit menjadi mudah serta memberi keberkahan. 
Jika bermimpi bahwa para manusia pada melakukan sholat jum'at di masjid sedangkan ia di 
rumah atau di tokonya yang mana ia mendengar suara takbir, ruku', sujud, tasyahud dan salam 
dan ia juga menyangka bahwa para manusia sudah pada kembali pulang maka umpama ia 
seorang pejuang disuatu daerah,ia akan di kucilkan dari daerah tersebut. Wallohu a'lam. 
sial dan pada pal Unkard UI Ty JS As Wita JA deg aga mesh Aly IA Sal, mag Lag» Uais Ae gatal Lay Hau) 
Ika Un ye gili USA Aly Ola No Ulos sal 3 (TDS Uasand Ay Ulama ga gi, sik Ig ali ga maan DI yA Ulu) ll Sg 
Silam 30 gllidipa glinalyae gaby ly Vila Ba pam Lay WAE Al Ely ge Aka US 9 23 mail 
http://dreams.mrkzy.com/jeem/interpretation-818/ 


» Mas Hamzah 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7487 ) 


Wa'alaikum salam. Lihat Kitab Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin : 
| 15 1 dau 
pobwallg ES J9 s5 Romy d3 gl digils ol Ay 49 9d9 Roll 99 doll Uglu el Ul SL, UB 
ds 03 dls lg UB dll yo Lgga) A8 Yull Ul Ubug sesi! 9 Agil 9. 


Jika bermimpi bahwa orang orang melaksnakan sholat jum'at di masjid jami' sedangkan dia di 
dalam rumahnya,atau tokonya atau didesanya bisa mendengar takbir, ruku', sujud, tasyahud dan 
salam, dan dia menyangka bahwa orang orang telah kembali dari sholatnya.Maka dia akan di 
pecat dari kekuasaannya jika dia seorang penguasa. Wallohu a'lam. (Rz) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/935022749853867/ 
www.fb.com/notes/935765599779582 


4039. TAFSIR MIMPI MASUK MASJID 

PERTANYAAN : 

2 Akka Mikhail 

Assim 'alykm. Saya mau bertanya, semalam saya bermimpi masuk ke mesjid yang sangat besar 
dan banyak pengunjungnya, dan mesjid besar tersebut terdiri dari beberapa ruang-ruang besar 


yang merupakan mesjid-masjid dari berbagai aliran, dari Aswaja hingga baha'i pun ada kira-kira itu 
artinya apa ya ? Mohon pencerahan nya.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikumussalam, mimpi memasuki masjid maka artinya adalah keamanan, ketenangan dan 
tambahnya ketagwaan. Wallohu A'lam. (ALF) 

- kitab al isyarit fi ilmil ibarot hal. 33 


sena sala JB9-4 Sau lalle 3S el jos All SL) y0g.yol s3 Ina gl dwi 20 gl Leola SL, yo 

old 5lg 59 Ug9 auuo gl dm ya0 gl Bolos Hd Ul SL, og. dip BL ol 29 Old Iabuwo jaw al SL, yo 
Sati dsb 39 ds 9 yol UB Lgio USo J5 dl SL) yogelh 0 S3 d9 sgwll A3 YLu 3 gile 8 1359. 
LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/938032542886221/ 
www.fb.com/notes/938349802854495 


4086. TAFSIR MIMPI SEBAGIAN KELUARGANYA 
MENINGGAL 
PERTANYAAN : 


2 Kang Rholiez 

Assalamu alaikun wrwb : Saya cari di dokumen tidak ketemu, minta jawabannya para asatidz, 
tafsir mimpi ketika kita bermimpi sebagian keluarga kita ada yang meninggal, misalkan keluarga 
terdekat. Semoga kita sekalian beserta seluruh keluarga di panjangkan umur, Amin... 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7488 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jika mimpi bahwa anak laki-lakinya meninggal berarti dia akan selamat dari musuhnya, jika mimpi 
anak perempuannya meninggal berarti dia akan berputus asa dari jalan keluar. Wallaahu A'lam 
(MI) 
- kitab tafsirul ahlam ibnu sirin 
Ta 20 : dial 

CB yo al Kilo diul US SI lg gac yo KASI Lb ul US SI, yL. 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/940623302627145/ 
www.fb.com/notes/941844365838372 


4215. TAFSIR MIMPI SHOLAT MEMBELAKANGI @IBLAT 
PERTANYAAN : 


» Luthfi 

Assalaamu'alaikum, saya mau nanya tentang mimpi.Kalau mimpi sholat tapi menghadapnya 
membelakangi kiblat apa ya artinya ? Soalnya saya mengalami tidak cuma 1 kali. Apa karena 
sholat saya buruk apa gimana ? Wassalam 


JAWABAN : 


Wa'alaikumussalaam. Jika mimpi sholat membelakangi kiblat maka menunjukkan bahwa dia 
mencampakkan islam ke belakang sebab dia melakukan sebagian dari dosa-dosa besar. Wallohu 
a'lam. 


LSI yss US log S9 MMA 0d ale Jo Du 99 Abal) 0 eb9 al Uk 
MUJAAWIB : Abdullah Afif dan Yai Mas Hamzah 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/949819011707574/ 
www.fb.com/notes/955454264477382 


4303. TAFSIR MIMPI DIBERI TELUR 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad Fadly Jafar 
Assalamu alaikum wr.wb! bagaimana tafsirnya jika seseorang mimpi diberikan telur oleh seorang 
ulama? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa alaikum salaam warohmatulloh, mimpi diberi telur maka dia akan mempunyai seorang anak 
yang mulia. Wallohu a'lam bis showab (NN). 

- kitab tafsirul ahlam an nabulisi (1/43) 


ola Calo WII UB Lia J9 J9 Kam mbl al (SI, y03) 
LINK ASAL : 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7480 ) 


www.fb.com/groups'/piss.ktb/962046243818184/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969812783041530 


4313. TAFSIR MIMPI MENANGIS 
PERTANYAAN : 


2 Fikry Abdulhalim Asy-Syafi'i 
Assalaamu'alaikum. Kiayi, punya 'ibaroh tentang mimpi, "menangis melihat orang cacat."? Tadi 
pagi saya bangun tidur sambil nangis haha. Apa maksudnya ? saya tak tahu. 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 

Wa'alaikum salam wr.wb. Saya tidak menemukan menangis karena melihat orang cacat. maka 
diambil saja kata kuncinya yaitu "menangis". Bermimpi menangis bisa menjadi pertanda kebaikan 
atau sebaliknya : 

- Jika ia terbangun dan ia merasa tenang hatinya maka pertanda baik dan hilangnya kesusahan/ 
keprihatinan, insyaallah 

- Jika sebaliknya, setelah bangun hatinya menjadi resah gelisah maka pertanda kurang baik. 
Wallohu a'lam 

http://www.zaherlime.com/crying.htm 


any Gil gl dal Jl 38 5011 IS 93 Jupuill y3S49 , SS ag al 4S ade Jat pliall 43 KU A35 ul los 
dil lin ol agagll 2s sa lgil Jd yatill ylitobolg Jl dl) lia Ls Lo UB , asill yo Hui , 
Sela odol odlai Ag ya JB aU Y5 ls. 


? Mas Hamzah 
Mimpi menangis : 

I. jika dsertai jeritan-jeritan atau menampar-nampar, atau menyobeknyobek baju maka 
menunjukkan kesedihan. 

2. jika menngis karena takut kpd Allah ta'ala atau karena mendengarkan al guran atau 
penyesalan atas dosa-dosa yg terdahulu maka menujukkan kebahagiaan, kesenangan dan 
hilangnya kesedihan.atau menunjukkan turunnya hujan bagi orang yg tdk mendpatkan hujan 
sedangkan dia membutuhkannya, 

3. terkadang menangis menunjukkan panjangnya umur, terkadang menunjukkan tambahnya 
tauhid jika berdzikir kpd Allah, bertasbih atau bertahlil, wallohu a'lam. 

- Tafsir ahlam an nabulisi halaman 34 : 
sSull 
Ul Ani yo SI US Uls all ole Jaa K2 Hii gl daud Yull gl abal gl AL xc.1 alioll y3 u LS Isl 
309 JSI agagll Jla59 pgomllg RAI ole Jp V Gula LS alS pai wo gl sold law gl bi 
Jp losyg sol Job ac Jav a89 ll aliso 9dg dis yasisl yo Jlaoll Ja 55 dc gl das ade Jl 
WS ul usg 83 db Jl ale 
Jd gl mw ol les 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/975622092460599/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/976232809066194 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7490 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4314. TAFSIR MIMPI TERJADI AIYAMAT 
PERTANYAAN : 


2 Ayu Intan Az-zazira 

Assalamualaikum.wr.wb. Ini mau bertanya soal mimpi.sya pernah bermimpi , dan mimpi itu 
gambaran sperti kiamat , namun dlam mimpi tersebut sya dan teman sya termasuk glongan yang 
baik dan di selamatkan .dan saya mimpi ini sudah 3 kali.Ada yang tahu makna dari mimpi ini. long 
dijawab. Syukron 


JAWABAN : 


» Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb 


Leiden LoL lo Aing) dit ade ol cdd Dag Ulas Uma MS SI, ls: 


Jika selamatnya karena ia dihisab dengan hisaban yang ringan ,maka tanda akan mendapat isteri 
yang yang welas asih dan bagus agamanya, Jika sudah beristeri,isterinya akan sholihah (bisa 
bertambah kesholehannya, atau jika berperangai buruk,akan berubah secara bertahap menjadi 
sholehah. 


S9 ML Gilir ole Gilas WS333 Ul ol 98 Ulos w8159 389 dnulou Wleig silau Al « 0S si Ula 
doulac Aclb 


Jika selamatnya karena timbangan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya,maka pertanda 
ia dalam ketaatan yang besar (banyak taatnya). Wallohu a'lam. 

Secara umum mimpi giyamat adalah bisa berarti - tabsyir/berita kebahagian , jika selama ini 
melakukan ketaatan kepada Allah dan rosulNya- Peringatan , jika selama ini banyak berbuat dosa 
dan ma'shiyat, ini peringatan agar orang yang mimpi segera bertaubat. Wallohu a'lam 


as yo Jab seb US SL) 00 01 gol Agiog slorll elaldl yo 83950 Alia! 58 doll d3) LL ud 
Yolc « US 8 @a-los asal gl Jul alussil dal» C9 la 0 yo mol gab Ji .. uSo dlu 
Tan bb awal sasa ee S3 al bolu og, cu ee oa dala 
va alas DG doll gal bull olga! 2519) "adleig Jos dil JB ulas guoig le 9d b Hj) 
Yo aing ddY USol SIS 93 Joel buy UU Sa ma sel e3 9 247 Cl Mn 


Ia da2 ay JI YN .u9o lbh moig Jld WI. 
http://www.gn4me.com/gn4me/details.jsp?artld-3985427 


? Mas Hamzah 

Kiamat dalam mimpi artinya adalah peringatan bagi si pemimpin atas kemaksiyatan yang 
diniatkannya, kiyamat adalah keadilan bagi orang yang didholimi dari orang yang dholim, jika 
mimpi bahwa kiyamat telah tegak atasnya dan dia sendirian maka dia akan meninggal.jika mimpi 
berdiri dihari kiyamat maka dia akan bepergian. 


Jika mimpi dihisab dengan hisab yang berat maka menunjukkan atas kerugian yang terjadi 
padanya, jika mimpi bahwa Allah azza wajallan menghisabnya dan amalan-amalan diletakkan 
pada timbangan kemudian kebaikanya lebih berat daripada keburukannya maka ini menunjukkan 
ketaatan yang agung dan dia mendapatkan pahala yang besar disisi Allah, jika keburukanya lebih 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7491 ) 


berat maka usrusan agamanya mengkhawatirkan.dikatakan bahwa barang siapa mimpi bahwa 
kiyamat telah tegak maka dia akan selamat dari keburukan musuh-musuhnya, atau menjadi fitnah 
pada manusia. 


Barang siapa mimpi mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya maka dia 
mendapatkan kebaikan, kekayaan dan keluhuran,jika mengambilnya dengan tangan kiri maka dia 
akan binasa dengan dosa, kefakiran dan kebutuhan.barang siapa mimpi di atas titian dan selamat 
maka dia akan selamat dari fitnah dan musibah yang berat. Wallohu a'lam. 
- Kitab tafsir ahlam an nabulisi halaman 246 : 
doball 
uli ve Jl yo selai IliN Jae Goda les ad Anoso wo lal, ya ADI H3 plioll 49 wd 
Alay UB doll 49 AS19 dls, yag . .Cagay US ox59 Uc Wol doll. 
89 dmmlou J9 30 Al « ersials Al Sis lw ade ob3, cals luas blus tao Gl SL, yag 
uls dil 3 dagio dll ic dg doulac dclb 48 A8 diliyu ade Gilims Un 3 Ul uoll 98 Jbocl Ums3 
Gilas yaa yo ga MLS 0 doll Ul SI) yo 1Je89 .ule 90 Mip Jol UB Gili MC dil LD. 
usil 99 d3 USS 3. 
Si, yog Aalllg yiallg HAL ella dlasu dasI Ula «lg sung Dab 38 diuow ALS Asl ul si, 29 
bg didg Bad yo las lou bl wall ade asi 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/975285519160923/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/976238799065595 


4315. TAFSIR MIMPI BERAMBUT PANJANG 
PERTANYAAN : 
2 Kumbang Gurun 


Asalamu 'alaikum, saya tidak punya tafsir mimpi, saya serahkan disini, mimpi rambut tambah 
panjang ( pokoknya rambut di kepala bukan rambut lain ) tafsiranya apa ? 


JAWABAN : 


2 Kang RRholiez 
Wa'alaikum salam wr.wb. Insyaallah.. 


ANE sabaa 
Jalla Jlall ad isl al caray Gil wle Jiu 143 pls Jabg Isl 5 4S 0 Ul Sl abs ISI... 


Jika mimpi seseorang yang rambutnya bertambah dan memanjang, ini menunjukkan bahwa terjadi 
padanya peningkatan uang dan pekerjaan. 


? Mas Hamzah 

Mimpi rambut kepala artinya harta dan umur yang panjang, barang siapa mimpi rambut kepalanya 
memanjang maka umurnya panjang. Wallohu a'lam 

- Kitab tasir ahlam an nabulisi halaman 183 : 


Jalu os0c UB Jl dl sai SL) yo L0c Jalog Jlo aliall 48 9dg yul Jl sa 


Mimpi rambut kepala artinya harta dan panjangnya umur.dikatakan barang siapa mimpi seolah- 
olah mempunyai rambut yang panjang maka artinya kebahagiaan, mimpi berambut panjang itu 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7492 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terpuji khususnya bagi perempuan. Wallohu a'lam. 
- Kitab tafsir ahlam ibnu sirin halaman 32 : 


eluill 59 iwolsg y9050 Gili 44 49.0 989 Yugb Law JUS ssi, yo Jeda s0c Jabos Jlo Hua Jl atas 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/permalink/975810739108401/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/4315/976625882360220 


4322. TAFSIR MIMPI MATI KEMUDIAN HIDUP LAGI 
PERTANYAAN : 


? Ibnu Djamil 
Assalamu'alaikum, saya pernah bermimpi saya sudah mati,dan diberi kesempatan untuk kembali 
ke dunia dan bertaubat.apa maknanya? 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam wr.wb. Lihat Kitab Tafsir Ahlam Ibnu Sirin, halaman 19 : 


K3 "oles Agil mug si Lis Liu SB ne H Ul dl SL) yadsaake Lol yo doi LA JI 53 gal 
Lusi U95126 widi Unas cal Wii" 


Kematian dalam mimpi artinya adalah penyesalannya atas perkara yang besar, maka barang 
siapa bermimpi mati kemudian hidup lagi maka dia akan melakukan suatu dosa kemudian 
bertaubat, sebab Allah berfirman :" yaa Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan 
telah menghidupkan kami dua kali pula, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. "(al mukmin ayat 11). 
Wallohu a'lam 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/976350799054395/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/978195005536641 


4349. TAFSIR MIMPI MEMBUNUH ORANG, MENINGGAL 
DAN BERENANG 
PERTANYAAN : 


2 Budi Setiawan 
Assalamualaikum wr wb. Izin bertanya. Adakah penjelasan tafsir mimpi berikut ini: 
1. Mimpi meninggal dunia? 
2. Mimpi membunuh orang? 
3. Mimpi berenang? 
Maaf jika ada dokumennya mohon disundulkan... ketiga mimpi ini beberapa kali dialami oleh rekan 
yang bercerita kepada saya.. Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr wb 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa alaikumus salaam 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7493 ) 


1. Bermimpi kematian takwilannya adalah penyesalannya atas perkara yang besar. 
- kitab tafsirul ahlam ibnu sirin halaman 19 : 


ale ol yo Aldi 43 Jl 93 Kgal! "All dos, Iga gal Slim JB 


2. Bermimpi membunuh orang maka dia akan melakukan suatu dosa besar, sedangkan yang 
dibunuh akan mendapatkan kebaikan. 
- kitab tafsirul ahlam an nabulisi halaman 235 : 
Du man Jsitollg louis Lis wu BL Ulwl JB al Sl) yes. 


3. Bermimpi berenang, barang siapa mimpi berenang di laut dan dia orang yang ahli berenang 
maka kebutuhannya dalam hal ilmu akan tercapai.dikatakan bahwa mimpi berenang artinya 
adalah penjara, barang siapa mimpi berenang di daratan maka dia akan di penjara dan 
mendapatkan kesulitan di dalam penjara, dia tinggal dipenjara seukuran kesulitan atau 
kemudahannya berenang dan seukuran kedekatannya dari daratan. Wallohu a'lam. 

- kitab tafsirul ahlam an nabulisi halaman 150 : 


AB ya Tolu J9 LAS alel 9 al selly lnlle yg you 9 Ramy ul pliall 99 SL) sada lul 
yA « Agil aga gl dn lal dagrad ya M9 049 An 33 Ind Ulug wu MB all 59 aw il SI, 
al uu. 


Apa ciri-ciri mimpi sebagai petunjuk kebaikan maupun peringatan dari Alloh SWT atau hanya 
mimpi sekedar bunga tidur belaka atau mimpi yang datangnya dari setan/jin ? 


Termasuk perbedaan mimpi yang hag/mimpi yang benar dan mimpi bunga tidur adalah, mimpi 
yang hag gambaran hayalan ketika tidur tetapi gambaran yang turun kedalam mimpi tsb turunnya 
dari ruh akli yang bisa di temukan,sedangkan mimpi bunga tidur adalah gambaran hayalan ketika 
tidur tapi gambaran tsb diambil dari gambaran sebelumnya yang telah dihafal ketika dia sadar. 


Tanda bahwa mimpi tsb adalah mimpi yang benar adalah cepatnya bangun ketika dia telah 
menemukan mimpinya, seolah-olah dia kembali dari kenyataan dengan tersadar walaupu tidurnya 
sangat terlelap.tanda kedua adalah mimpi tsb masih teringat jelas ketika terbangun bahkan 
sampai perincian-perincian mimpinya tidak tidak terlupakan sama sekali, tidak membutuhkan 
pemikiran ataupun ingatan ketika mengingatnya bahkan masih jelas tercetak di dalam batinnya 
ketika terbangun. 


Sedangkan mimpi yang hanya bunga tidur itu zamaniyah'/dibatasi waktu, karena dia dihasilkan dari 
kuatnya otak dan mengeluarkan khayalan dari ingatan , semua perbuatan badan adalah 
zamaniyah jadi ada urutan utk menemukannya, serta adanya lupa yang datang pada otak.hal ini 
berbeda dengan mimpi hag, mimpi hag bukan zamaniyah dan tidak ada urutan , mimpi yang hag 
sekali datang langsung tercetak didalam ingatan dan dia lebih cepat daripada kedipan mata, dan 
mash tetap ada ketika bangun serta masih teringat sampai beberapa hari tidak terhalangi oleh 
lupa sama sekali.jika kita mengingat ingat mimpi setelah bangun tidur dan ternyata banyak yang 
terlupakan tentang rincian mimpinya hingga kita perlu mengingat-ingatnya maka ini bukanlah 
mimpi yang hag, tapi hanyalah bunga tidur. Wallohu a'lam bis showab. 

- kitab mugoddimah ibnu kholdun (288-289) : 


dls Isl 9 2910 LS La ASI HSNI Oleslg Soal bgl u Sadl el seba sil Id 0g 
sal pgn! yo d95lo US Ulg 43) 03 Lali Mal R9 JI yo Usiio s0) dl cu Ul TI ag 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7a9a ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


CloNe #olall 43U ul alel adal Cileual yng silat Ao dal lacosi JII US gull Abal y3 
dl Jl oil di as Lgind HAngi 3 Al al lay dl yo Bali wol Jl tilang “lgu Sesi Gbu GI 
Se gal lo Jl Lao ya Batas 66 ale abudh sll sll cas Jl Jelara Usa las 
NA Aa 
B Jan) ol) atiby Yg sukai Yg sea Lely NG salat 63 Lelunlity LaJll lb elbil, Anlg»g INI 
il 53 yaa) ilusi NI LN gim sad ic Lt Yg al Is Aid y9 Bosuoto Jb « Sillg SL 
es Sikay dual Sail dg (dil JSI Cikinalg 33 003 3 dabd Soy Jo cal Aa Yg 
msiiollg dl 93 can Gisla dailo 3 GIS adl Jleslg IS les Ijituall yul dl A53 yo Jl 
Yg diloyp Can) ) Telo jati Jl lso eLSS yag Alor! Sgil yA Ulil 455019 -Sialls 
sg 13 Jl ii 89 wall mal yo WII 9d idalg de pub VISI 2 0 lead gula los lg K3 

JS ISla dg JIN IIA JS ISI tang Sal ye akal Ati Y Lag 40 loul inii 43 wals oki 
DS ob Lelnolii yo WSII saing elal Apollo SI Jlocb ag yo oksAl ag La JI Sip laul 
OSNI Wlual WS boilg Aioluou bg JI cuwala. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/969171263105682/ 
www.fb.com/notes/984957501527058 


4366. TAFSIR MIMPI MELIHAT BULAN 
PERTANYAAN : 


? Muhammad Zainal Mukarom 
Assalamualaikum, maaf para ikhwanul muslimin, saya mau bertanya, ketika kita bermimpi melihat 
bulan dan suasananya hujan, apakah tafsiran dari mimpi tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Muhammad Rizky Alfarizi 
Wa'alaikumussalaam. Mimpi melihat bulan alamat menjadi wakil pemimpin. Tafsiir al-Ahlaam libni 
Sirrin. 


2 Moh Ilhamudin 

Mimpi bulan asal takwilnya adalah pemimpin tapi bukan pemimpin pusat (raja). Terkadang juga 
bermakna pada orang alim / ahli figih atau juga sesuatu yang bisa menjadi penerang dari dunia 
kegelapan. 


SIS 9 yag ram | Coogas ep ASN ya 
Usa) : 8. Iy Jah) ILalsi Yep | gaablaky 3 gy ILalsi WeJap gllin ya a34 ai ya pall jua gam SA Ig jsm gal yak 
Peta el Mala gildaya 4S Al SANG Aa YAA Ya KAS As Wala ad el aa gs silam gel, UI) sad 
Inna nan Kasela) Wale sb pal Asal Sisa kba) Sin AW Bay Sam ye sanga ya) glia Singa 
5803, bday ya goal ad Sela W jala SAS ya YA Aja Ha Sad 3d Saran Aa PK ay Ia3 ILa 9) Pa) AH YA 
28 Is Uliip B3 RA I9 Eee Mode ia Ja) SA gasala satya yadaA gl Sl Sial Iliig ) San cap gl K5 
Uls At! (8 5 alial 4d SU ate 3 Alah Lalyel ji O) sesi gl Cacan IS Lap ge Lelah GIS Lari pedill ya (iis La Jia dledlal 
3s Id Wita Ig bla ol, A0 Slen BMA SA jap ay as du Sly Alsla,, Ia Utig 0 8. aah y0 gia 
Santi lgi ya yi Calau Ji AN Ulale AN Ul gula Ale Sl) a33 Gaon Gd slogan yi alone dl) yag Ala ye 
p0alel, kuugl ng MM ae AJ Age lo BI yak BU, an 3S ID aa Sa ja Ns 


http://www.mktbtk.com/dir/ser/d-0046.htm 


2 Mas Hamzah 
Bulan dalam mimpi artinya raja yang adil, atau orang alim yang agung atau lelaki pembohong. 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7495 ) 


Barang siapa mimpi bulan di pangkuannya maka dia akan menikah. Bulan juga menunjukkan 
istrinya pemimpi, atau kedua ortunya, putrinya, saudarinya, dagangannya atau ilmunya. Bulan 
juga menunjukkan pada perahu karena pelaut berjalan di lautan berdasarkan perjalanan 
bulan.bulan juga menunjukkan atas perjalanan kaena bulan selalu bergerak.orang sakit yang 
mimpi bulan maka menunjukkan kebinasaan. Barang siapa mimpi bulan tertutup mega maaka 
menunjukkan sakit atau hilangnya harta. Barang siapa mimpi bulan berbicara dengannya maka 
menunjukkan pangkat. Wallahu a'lam bish-showaab. 
- kitab tafsir ahlam an nabulisi halaman 242 : 
sal 
a95 ac Ju sadlo.29 ji 05 Hd Jadll SL) yog HalSS Jay al s8 Ale gl Jale llo pliall 48 58 
Lam 01 99 ga K4 Doi Ud dutudl ade Jang alas gl Uli gl disi al dijul al aallg adcg sal Jl 
sell si, 0g Sg ade Jai yenyal Jadll 43,9 AS al ld MY jaw ade Lesu Jing L 0th puuo 
dub) Je Wa jail Ul SL yg Jl UlD5 gi PA AN aa TI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/980311291991679/ 
www.fb.com/notes/987072727982202 


4367. TAFSIR MIMPI MELIHAT WANITA 

PERTANYAAN : 

2 Kosasih Wahid Pramana 

Assalamualaikum wr.wb. ketika saya berada di pesantren saya pernah bermimpi perempuan yang 


tidak dikenal 5 hari berturut-turut, dalam mimpi itu saya diajak pergi / sekedar main di suatu 
rumah, apa makna dari mimpi itu ya ustadz ? atau itu hanya sekedar mimpi semata ? makasih 


JAWABAN : 


2 Rampak Naung 
Wa'alaikumussalaam. Biasanya wanita dalam mimpi bermakna pangkat, derajat setara dengan 
wajah wanita yang dilihat dalam mimpi itu. 


pas Ula yi gal Ia j3 Six les Ulalo gl 9 YaA ato ) clbnagl g| JAligl 


? Mas Hamzah 

Wanita dalam mimpi jika cantik maka menunjukkan terhadap tahun yang akan datang dengan 
kebaikan dan kegembiraan. Terkadang wanita menunjukkan terhadap tempat penyimpanan dan 
kotak atau penjara dan sekutu, karena wanita bersekutu pada lelaki dalam hal kenikmatan dan 
harta. Terkadang wanita dalam mimpi menunjukkan pohon yang ada buahnya, kendaraannya dan 
tempat duduknya. Barang siapa mimpi melihat wanita cantik masuk kerumahnya maka dia akn 
mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Wanita cantik adalah harta yang tidak abadi, wanita 
arab muda yang berhias dan tidak dikenal sangat panjang mensifati kebaikannya dalam takwil. 
Wanita yang gemuk adalah kesuburan tahun itu dan wanita kurus adalah kegersangannya. 
Wallahu a'lam bish-showaab. 

- kitab tafsirul ahlam an nabulisi halaman 272 


io 
Ggriwollg y Sol de il ya Wds Log A51 J9 IL Altoll dll ade Us duos WS « ul ala 49 9d. 
US 9 “oidl Joni dl 2 mall ade cdd Long Jlollg 2 58 Ja Jl Slei IN ob sdlg goal gi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7a9e ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dy all il yallg deli Y Jlo dasi 8 allg .bs 89 Lgowu Jb 053 Cal» dian Bol SL, yag .0osiog 
Layan la sal 9 dial Ca diromall Bl yollg Jagldl 193 ld 43 Ling Jalu Gi jiall Ulell ego. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/979276178761857 
www.fb.com/notes/987074417982033 


4386. TAFSIR MIMPI MENINGGAL DUNIA 
PERTANYAAN : 


? Tabi'ut Tabi'in 
Assalamu Alaikum. Kepada Para kyai asatidz dan member yang minulyo. Saya mau minta tolong 
dan mohon bantuan untuk menta'wilkan apa arti mimpi meninggal dunia (mati). Sekian dan terima 
kasih sebelumnya 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam wr wb. Mimpi meninggal mempunyai banyak ta'wil yang berbeda : 

1. Jika ia mimpi meninggal, dan manusia memandikannya,mengkafaninya dan memikul 
jenazahnya dan menguburkannya, Maka ta'wilnya adalah menunjukkan akan keruksakan 
dalam agamanya. 

2. Jika ia mimpi meninggal namun tidak sampai proses pemakaman, maka mimpi itu menandakan 
bahwa allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali untuk melaksanakan 
ibadah. dst... Wallohu a'lam. 

- Tafsirul ahlam libni sirin : 


as 435 al « alim 9d 901 gl Llo Gl gl « Luo dis SL, yo gl « Ugal 43) dadi 99 La aw cal JB 
S3 yA Will 98 dilan ) gnoi Su Y SU dll serull 9d dini Lagallg « ac Jla3i alidl 93 Cuoll 
Hell yu LSI yo yudill asi lo lasly soil .. 

Lead 3 pliall 9 liye dus SI) 0 Alb dut 

Ul AL « bla wgoll su2o IS ade Ju Ig ali! 99 ads ol B3) IS ole sil gal, 1A5 LX 
lg29939 dlJI slgiul 9d ole Ya . 

Alia! 98 wgoiw il J8 yo «0913» gl will adl oglos gl ogiiS gl oglue pull « TA ata 
dos 3 pull « ul dolio 98 259 yo lis dilito kal ade Jy .. Wo Uno Mandi 59 y0S aldi M9 Lg 
se Ul ul ade ay 1593 pliall 93 LAM Al ISI lolg diy sud ade Ju Sl « UG agidng JI JI ola 9 agiaS9 
All Idggis Li gor OLI wgoi J lil d IS ul SI, yog oli dobel Ml & 9 Jlo doi gas J9 
Jwiiso ade Lilo duti 359 09 aah Sia JG Wgall Ob lc gni dg U90 al SI, yog Mel 
asngdl9 Laga 0 Layu How dilis gs 2 Ggs 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/990736287615846 
www.fb.com/notes/991084110914397 


4390. TAFSIR MIMPI MELIHAT PUSAR WANITA YANG 
DICINTAI 
PERTANYAAN : 


2 Velan Tina Rasa 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7497 ) 


Assalaamu alaikum. Kalau bermimpi melihat pusar wanita yang dicintai tafsirannya apa ya? 
JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Adapun pusar maka takwilannya adalah istri seseorang dan kekasihnya yang didambakan. Barang 
siapa mimpi pusarnya dalam keadaan buruk, cantik atau cacat maka menunjukkan keadaan istri 
atau kekasihnya.dikatakan jika mempunyai kedua ortu kemudian mimpi pusarnya berpenyakit 
maka itu menunjukkan adanya penyakit pada kedua ortunya.jika tdk mempunyai kedua ortu maka 
menunjukkan tempat tinggal dimana dia dilahirkan.adapun jika mimpinya dialami oleh pengembara 
maka menunjukkan bahwa dia akan pulang. 

- kitab tafsirul ahlam ibnu sirin halaman 41 : 


3d Jb aga gl Jl gl Jl R3 yo tm SL) ld A09 Yo95 0 dung JsJll BL 06 18 mall lolg 
SS 3 cola VK d 009 Kemala dc ale Jay s3 3 Ale aw SL UIN9 JUS yo J9 043 
aga ale Ju BB AE US up log - lead Ig9 wull lagi de Ju. 


- kitab tafsirul ahlam annabulisi halaman 155 : 


Les yoy US sll Aid 3 gl Ain Yi US SI AwS gl soda gl sil Jl Ag ade Il alidl 43 Kd owl. 
digo ade dl Id Lao US9 LH SW w Ul SL lg .9iSoll dunS gl Giol gl ing, dc wd ly yg. 


Ja Jl ily $ mall meal Url ID tis Jul Sl) 009 lg Bawal olE Byadl C3 las yg. 
dab adl ac gs, Wc Ju lh « AN OK. PEN LNGI 3S ul cad gl Wnllg Sato M8 di uv 9d lang SI, Yos. 


( Pusar | Pusar dalam mimpi menunjukkan ibunya pemimpi atau ayahnya, atau pekerjaan yg dia 
mencari penghidupan darinya, atau pekerjaan yg sedang dikerjakannya.terkadang pusar 
menunjukkan atas istrinya, budaknya atau kantong uangnya yg tersembunyi.jika mimpi pusarnya 
telah terbuka dan dia sedang sakit maka menunjukkan atas kematiannya.terkadang pusar 
menujukkan pada rahasia.barang siapa mimpi mempunyai dua pusar maka akan mendapatkan 
dua budak perempuan yg cantik.pusar bisa diartikan istrinya seseorang, barang siapa mimpi sakit 
pada pusarnya maka dia akan kehilangan kedua ortunya atau menunjukkan tempat asalnya,jika 
dia sedang dalam pengembaraan maka mimpi sakit pada pusar menunjukkan kepulangannya 
pada tempat asalnya. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/988331124523029/ 
www.fb.com/notes/992558694100272 


4401. TAFSIR MIMPI BERDAKWAH 
PERTANYAAN : 


? Velan Tina Rasa 
Assalaamu alaikum. Mimpi berdakwah di hadapan orang banyak tafsirannya apa ?? 


JAWABAN : 


? Neng Yasmin 

Wa'alaikum salam wr wb, mungkin bisa lebih spesifik pak, soalnya banyak ta'biran seputar mimpi 
ceramah di depan khalayak, afwan. Wallaahu a'lam bis shawaab 

- Tafsir ibni sirin 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7a98 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OB myAv08 pd ad OB dal al 98 paul 1018 yulill SV 989 Jac9 yuban Jl pliall 88 SL) yowbsal 
say gl AE ad 00 Layu gl cit adl Hu 0 TS49 MS .0 wo Lg BI Mild doSall9 al AS AS 
v09-daSJL USA! dd yogi ade Ju di Wlai MUI S3 A3 S4 USO wd ol SU ulsollg dlb ade 
sy el sda Blog de asal) Yale 3 5115 3 vallen sang lalai ye del aa luas ni 
lady “A9 palsy SAI cmoioll 39 plioll 99 yuksollg dbacg Ai Ul Akiy oo d3 A9 lay sdg Lacg yulao 
Iling SB 4 Jgeao yul dl K0 Gl SI, yog.oolllg Jallg da9 JI 9D pulsollg slede Lu sll 
lgiaiau A9 SSI Wl ac ls. 


Soal ola yu Jl 

bo gllg dial yulao 435 

dtg lb ol 5 US Ul 48 Say Lol ag ul Ag Yal JIS9 yuli bay ul Sl yo 

Skin Jurug SSJl adl lolgel 9c2y WIB Malang ad s0b9 Ualll Lag ul HSL) yo9 

a83 us ualscl lacgll Ul J9 cullb sd sol Jay Ng Ale Dis Aina UB dacg au Jul HS, yog 
aglasu 


http://tafsiralahlam.com/ w3oll/ 


OB adi Lot UPN pb tao ea 98 sala 

Anas dad ul NI Na 3d Ladg «A8 Galill 34 D9 JAC9 yuan Al alall 4 SL) yo also, 

al ade und yo Ly al ia ol Ind yo R43 MAL0 yo Lg REI Ala Hetal, all NU AKI UB 
dl WII S3 A8 S2 US0 98 ol yA pubaollg Alb le May ... 


- Barang siapa yang bermimpi ia berada di majlis ilmu, dan ia memberikan ilmu atau mengajak 
jama'ah untuk berdzikir atau mengingat allah dengan menyampaikan ilmunya, sedangkan ia bukan 
ahli (agama), maka ta'wilan mimpi tersebut ia akan berada dalam keprihatinan atau sakit. 

- Jika ia menyampaikan perkataan yang baik dan penuh hikmah dan ia merasa gembira,maka 
ta'wilannya ia akan segera sembuh dari sakit yang di deritanya, dan keluar dari kesulitan menuju 
kemudahan, atau akan segera terlunasi hutangnya, atau ia menolong orang zholim (dengan 
menasehatinya dan niat zholimnya tidak terlaksana). (Terj. by Rizalullah). Wallohu a'lam. 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/994294687260006/ 
www.fb.com/notes/997150826974392 


4404. TAFSIR MIMPI DIBUNUH 
PERTANYAAN : 


2 Ari Alghifari 
Assalamu'alaikum... ustad mau tanya soal mimpi, kalau kita mimpi dibunuh artinya apa ya ??? 


JAWABAN : 


? Neng Yasmin 

Jika seseorang bermimpi ada seseorang membunuhnya, bila pembunuhnya tidak ia kenal/tidak 
diketahui, maka ta'wilannya bahwa ia telah lalai dalam hal agamanya. 

Jika sipembunuhnya dikenali / diketahui, maka ta'wilannya ia akan mendapat pertolongan Allah 
dari musuh atau lawannya. Wallohu a'lam. 

- tafsir ibni sirin 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7499 ) 


UG Jill yo Ic Ulg ,asu sial Jagog JIE ai LI JI al 39 Yo S4 Ala Ai dal Ul Aolio yI SI, y0g 
gas dc HI. 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/994930293863112/ 
www.fb.com/notes/997559816933493 


4416. TAFSIR MIMPI SHOLAT BERJAMA'AH 
PERTANYAAN : 


2 Dik's Satuhati 
Assalamu 'alaikum. Jika bermimpi sholat jamaah dengan seseorang, adakah tafsirnya ? 


JAWABAN : 


» Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam, lihat Kitab Tafsir Ahlam Ibnu Sirrin halaman 14 : 


GRI Ula " Aodles Jail Jalal Tamil G9 5S mei “Ioiwoll dago dolo2 yak AS SL Ui 
usSimall XI Ul9 G3Lal". 

Jika mimpi seolah olah sholat berjama'ah dengan barisan yang rapi berarti dia akan banyak 
membaca tasbih dan tahlil, karena firman Allah : "Dan sesungguhnya kami benar-benar bershof 


shof (dalam menunaikan perintah Allah) dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada 
Allah )". AS. Ash Shoffaat ayat 165-166. Wallohu a'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/981813618508113/ 
www.fb.com/notes/1004391002917041 


4421. TAFSIR MIMPI MELIHAT PENARI (ORANG YANG 
MENARI) 
PERTANYAAN : 


2 Yan Bae 
Assalamu'alaikum... Kalau bermimpi melihat orang menari / penari maksudnya apa ya ? 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Jika bermimpi melihat istrinya, atau anaknya atau salah seorang kerabatnya menari maka itu 
menunjukkan kebaikan dan menunjukkan atas kebahagiaan dan keluhuran yang banyak. Wallohu 
a'lam 

- kitab tafsirul ahlam an nabulisi hal 137 : 


MS 509 2d ae Jang 015 dll UB Uay Ulos sal gl aul gl lol Ul SL, yag: 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/995958430426965/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7500 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


www.fb.com/notes/1008049489217859 
4482. TAFSIR WANITA PERAWAN BERMIMPI HAMIL 
PERTANYAAN : 


2 Ashadi Firmansyah 
Assalamu'alaikum para admin, maaf saya mau tanya, adakah maksud / pertanda apa dari seorang 
wanita yang mimpi hamil sedangkan wanita tersebut belum menikah? Terima kasih... :-) 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikumussalaam, wanita yang tidak bersuami ataupun wanita perawan yang bermimpi hamil 
maka keduanya akan menikah. Wallohu a'lam. Lihat kitab tafsirul ahlam an nabulisi hal 95 : 


ulas lagi lilis LagilS LL Isl SU elhS9 293 uo WI Olla, 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1048437835179024/ 
www.fb.com/notes/1053725241316950 


4502. TAFSIR MIMPI DIKERUBUT TAWON MADU 
PERTANYAAN : 


2 Gatot Prakozo 
Assalaamualaikum, pertanyaan titipan : Kalau mimpi dirubung tawon madu itu pertanda apa ?. 
Tolong minta tafsirnya. Terima kasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Bila seseorang bermimpi dikerut tawon, maka ia akan mendapatkan harta tanpa bersusah payah 
menurut kitab tafsir mimpi tafsirul ahlam ibnu sirin 110 : 


San tote Ih Masela lisa Uas 5s cb ai Inai el sasis USA sasa gas. 


Di kitab lain, diterangkan bila seorang raja yang mimpi dirubung tawon dan disengat maka mereka 
adalah rakyat yang saling bantu untuk menyakiti rajanya. Mimpi tawon menunjukkan pangkat dan 
mendapatkan manfa'at, tawon juga menunjukkan tentara islam sebagaimana belalang 
menunjukkan tentara kafir begitu juga dengan kecoa. Dan terkadang tawon menunjukkan pada 
ahli kasy orang yang mempunyai mata hati yang tajam. Wallohu a'lam. Lihat kitab tafsirul ahlam 
an nabulisi hal 293 : 


Is ale Jai Jaull 329 SSI agio Among Usiglesi A33 gi aSJg lo gais! Jaull Ul dlo SL Ul9 
BDAI9 MSI LI dc Jali Jo 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1057413644281443/ 
www.fb.com/notes/1057932027562938 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7501 ) 


4566. TAFSIR MIMPI DITANYAI MALAIKAT MUNKAR DAN 
NAKIR 
PERTAANYAAN : 


2 Gatot Prakozo 

Assalaamualaikum, mohon penjelasan dan ta'wilnya. Semalam saya mimpi yang menakutkan, 
saya mimpi di su'al oleh mungkar dan nakir di alam kubur. Kira-kira itu pertanda apa wahai 
saudara/i ku. Mohon penjelasannya 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikumsalam warohmatullohi wabarokaatuh. Lihat Tafsirul Ahlaam Ibni siriin : 


dllbog sol 98 ll Ul Jua sllall lala Ig AB Ml Ki9 King 08 9 69.30 Al SI, yag, 
ap sama sada syaa sn sela lara lalat isi ul: 


barang siapa bermimpi,ia diletakkan dalam kuburnya kemudian di tanyai oleh malaikat munkar 
dan nakir , itu menandakan bahwa malaikat tersebut sedang mengirim pesan kepada si pemimpi 
melalui a'wannya (mgkin bisa di sebut ,anak buahnya malaikat munkar nakir) dengan tujuan 
memerintah dan mutholabah/meminta. 

- Jika dalam mimpi tsb si pemimpi mampu menjawab dengan benar pertanyaan munkar dan 

nakir, maka menandakan ia akan selamat dari keduanya. 

- Jika ia tidak mampu menjawab keduanya, maka menandakan kebalikannya. 


Bersyukurlah yang memimpikannya, jika selama ini dalam keadaan taat,maka itu sinyal agar si 
pemimpi meningkatkan amal sholih dan ketaatannya kepada Allah dan Rosul-Nya. Jika selama ini 
penuh dosa dan jauh dari ketaatan, maka pesannya adalah agar si pemimpi segera bertaubat dan 
memperbaiki diri serta taat dalam menjalankan agama. Wallohu a'lam bis showab 
http://vb.eImstba.com/t264323.html 


LINK DISKUSI : 

www.fb.com/groups/piss.ktb/1062911130398361/ 

3029. ASAL MIMPI BURUK 

PERTANYAAN : 

Assalamualaikum .. . Apakah mimpi buruk itu juga datangnya dari Tuhan, seperti halnya digigit 


kucing, dikejar ular dan sebagainya . . ? Dan apakah semua mimpi buruk itu bisa ditafsiri . . . ? 
Mohon penjelasan beserta dalil nya . . . | Imrondipenjara Nabiyusuf |. 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 

Wa'alaikumussalaam, mimpi baik datangnya dari ALLAH, sedangkan mimpi buruk datangnya dari 
syaithan (meski hakekatnya dari Allah juga), ketika bermimpi buruk maka sunah meludah ke kiri 
sebanyak 3 X dan membaca TAAWWUDZ : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7502 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Abe SIA EL BI: Jgis (hang dal AI ola il dil Ate ly AA Aan Il GP Gb moe Olah 
PEP SW US ab al ily La V WAL SU dala, Ig W Wadondy Lple Ulas AI amel AI ja ga UI 
LI dalah dy BELA UII 3 pelan dal Ab oo Al Syur JUs0 pa UP An La, Jp Yg Lay oya Jati UU 
Goalh Talyy by Oo YA Olapti! oya Bai y USB JS ye dada An SG Ui Cal) yah Wap ya play AI oya Rina, 
AT Ge SSI 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/708197482536396/ 
www.fb.com/notes/759751280714349 


0897. Kisah Kyai Facebook 


oleh Rama Rif 
Bismillah... 


Tidak seperti biasanya. Hari itu aku menyempatkan waktu untuk datang berkunjung ke rumah 
seorang kyai. Di samping silaturrahim karena lama tak berjumpa, aku pun berniat untuk numpang 
istirahat sekedar menghilangkan lelah karena telah melakukan perjalanan yang cukup lumayan 
jauh. Saat aku sampai di depan pintu rumahnya, seperti umumnya para tetamu. Akupun 
mengucapkan salam, Assalamu alaikuuuum..... !!!! 


Tidak berapa lama, keras kudengar jawaban salamku dari dalam "Waalaikum salaaam.. silahkan 
le.. monggoo melebu Hooo..!!” Begitu keras kudengar jawaban salam dari dalam. Dengan penuh 
santun, aku langkahkan kakiku menujunya. “Hehehehehe”. Kyai tengah tersenyum-senyum 
sendirian, dengan penuh riang di hadapan layar monitor sambil terus memainkan mostnya. 
“Hahahahaha”. Sambil terus tertawa, tangannya menari begitu cekatan, menekan huruf demi 
huruf, angka, tanda baca, dan entah apalagi. Sesekali tangannya menggaruk-garuk kepala sambil 
terkekeh-kekeh kegirangan. 


“ Kyai..! lirih aku memanggilnya. “ Sebentar le.. sebentar le....aku masih bahstul masail ! : 
jawabnya dengan nada tinggi. 


“ Oohh..maaf Kyai ”: Jawabku spontan dengan lirih. “Sebentar yo le ”, Jawabnya datar. “Na'am 
Kyai”, timpalku. 

“Aku lagi coment le. Sekalian ganti status hubungan. Marem tenaaan..... emoticonnya lucu-lucu 
le. Lebay & alay kabeh cah-cah iki”. Ucapnya lagi. 


Mendengar itu, Aku sempat tersentak kaget. Ku coba mencuri pandang kelayar monitor. “HAH. 
FACEBOOK?! Seperti baru tersadar, bahwa ia telah keceplosan bicara. Kyai pun melihatku 
dengan penuh kaget. “ Roman tokh ? Hadooh.!! Sepurone man. Sepurone.. monggo-mongoo... 
silahkan.! Ucapnya. 


"Bu.. bu.. buatkan kopi ! Enek roman teko bu.!!” Sambil teriak kyai mengambil bajunya. “ tidak 
apa-apa kyai, teruskan saja bahstul-masailnya ” . kataku. 


" Pun. Sampun ko man !! jawabane Mauguf ”. Sambutnya. “wah . Maaf kyai, jadi ganggu nih ?” 
ucapku. "Mboten-mboten. wis suwe tidak petuk. Yo piye awakmu man. Sehat to man ?" tanyanya. 
"Alhamdulillah Kyai”. Jawabku.. Tak lama kemudian empat cangkir Kopi pun datang. Kami pun 
berbincang-bincang dengan panjang lebar. Sambil sesekali menikmati hidangan kue-kue pasar 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7503 ) 


dan buah di wadah parcel.. 


Singkat cerita, setelah aku anggap cukup. Aku pun mohon pamit. “ Kyai, ana mohon pamit. Mohon 
doanya agar selamet dalam perjalanan. Terima kasih atas jamuannya. Sekali lagi, ana mohon 
maaf kalau ana dah ganggu kesibukan kyai”. Kataku. “Ya. Ya. Mboten nopo-nopo ko man. Malah 


Aamiin”. Jawabnya tangkas. 


Kyai pun bangkit dan kami berpelukan, bersalam-salaman. aku berlalu menuju pintu utama 
rumahnya yang memang cukup besar. Tak seperti biasanya. Kyai menahan lajunya persis di meja 
kerjanya. Ia pun memutar-mutar most computernya. Rupanya Facebooknya belum di" sign out ”. 
Sambil berdiri kyai membaca tulisan pada monitornya dengan tersenyum-senyum. Seperti lupa 
bahwa aku masih ada di depan pintu utamanya. Aku pun tak mau mengganggunya. “Kyai, Bil 
Gulub yo.. Ilalligo”. Kata ku. “Monggo silahkan man”. Sambil terus memainkan mostnya tanpa 
menoleh. 


"Bahtsul-masail lagi Kyai.?” Candaku. " Inggih roman. Baru dapat takbir, barusan ”. Jawabnya 
sambil terkekeh. Aku melenggang menuju motorku. Sepanjang jalan aku berpikir sambil terus 
menyenyumi ulah Kyai. 

“Luar biasa”. Gumamku. “Ternyata sihir Facebook mampu membuat Kyai lupa pada keluwesan 
dan kebiasaan lawasnya, keistigjomahannya, bahkan santri lamanya ya..????? 


Dalam hati aku terus berkata, Apakah facebook telah mampu menggeser posisi keyakinan? 
Apakah konsentrasi penuh dalam membaca @uran, Hadis dan Kitab-kitab itu telah dialokasikan 
kepada layar monitor yang berisi gambar, foto gadis, emoticon dan coment-coment? Sehingga 
separuh atau sepertiga waktu dan perhatiannya hanya dipakai untuk cengangas-cengenges di 
depan layar monitor? Apakah buah tasbih telah tergantikan dengan angka dan hurup pada kifet- 
kifet tekhnologi anak zaman ? Apakah Facebook lebih pantas dia perhatikan dibandingkan santri 
yang notebene-nya adalah titipan Allah dan masyarakatnya ? Sejuta tanya timbul tenggelam 
dalam hatiku. Dan selanjutnya aku hanya terdiam dalam tanya. Kini, Aku hanya mampu berdoa. 
“Semoga Facebook pun dapat menjadi ladang subur buat memupuk bekal hidup sesudah mati”. 


By : Catatan bukuku, saat ku bertamu ke rumah kyai. Maaf boleh nyontek :) 


0988. ANGGAPAN BULAN SHAFAR SEBAGAI BULAN 
PANAS 


PERTANYAAN : 
Haidir Malakat 


Mohon penjelasan tentang bulan sofar Arba mustamir yang sebagian Masyarakat menganggap 
bulan panas (muncul sejumlah malapetaka atau musibah) apakah memang ada di dalam Aur'an 
atau hadist? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 


Kalau sekedar penamaan, dikatakan bulan shafar karena kebiasaan orang arab saat dibulan-bulan 
itu meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7504 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


AA Ba BOS SAI rel Of Gala yel lor pas Of an TU ON led) sa Bole (Hal mey ON) 
Oo SA ea PL Eee Ink (MEI ah GS) Ag ol mar ag Lea Olla ae US ly gm 
GG Oly MAY 3 Ungkaial Go ASF din VI SA oya Ulas 2 yel GAB Ain pad Gal) oil Ty 0 HA 
Ola 13 U dam 33 2 kal G3, SY it U dls AH sah Pa PI Kanan 1 UU Olusn) | Jas ol Ji M3 
Kang ary 3 Lian pai Jua WS) To Ul jin Blm jl JA Iya Up pel Ngomon U Amil 33) MSI 
Pe eat ayal Jin Tyandl Ul Olly mud Igoony Uk Keong el aan LL Galang sala YAN 
Keterangan dalam kitab alMughni dan an-Nihaayah “karena kebiasaan orang arab saat menamai 
bulan disesuaikan dengan keadaan zamannya, mereka menamai ramadhan karena bulan ini 
bertepatan dengan masa terik panas seperti mereka menamai dua bulan robii' (robiiul awal dan 
robi'us tsani) karena bertepatan dengan musim semi, begitu juga bulan-bulan lain meskipun 
kenyataannya pada musim-musim tertentu tidak sesuai dengan apa yang mereka namai : 
e Ramadhan - saat bumi terbakar karena panas yang terik 
e Syawwal - saat unta menaikkan ekornya pada wadah 
e Dzul @a'dah - saat merendahkan kendaran untuk dinaiki 
e Dzul hijjah - saat menjalani haji 
e Muharram - saat diharamkan peperangan atau niaga 
e Shofar - saat orang arab meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong 
e Robii' (awal dan tsani) - saat musim semi 
e Jumada (ula dan tsani) - saat air membeku 
e Rojab - saat pepohonan berduri 
e Sya'ban - saat mereka meninggalkan untuk selama-lamanya seperti kembali 
| Hawaasyi as-syarwaany I1l/371 |. 


Kalau melihat keterangan-keterangan yang sementara ini kami dapatkan, keberadaan Arba 
MUSTAMIR yang terdapat dibulan Shafar keterangannya bersumber dari para Ulama 'Aarif dan 
Shalihin tidak bersumber pada hadits Nabi 


(BB INI Ofy  pabas eh rio Belut AT dya at — la UB elag LS BL NS pet Ui — Asi 
Elo IA Ain lal AT NS ip oya pa Jl # dala LIS ya Sei, KANAN SN eyad pgah V3 Sija 5 Rin! Fla 
pb jang Ja didory NAKA CNN WS yi dat Ily dilamar AI Hbd da Le syah « 

ye Syel 0 onani tounng AT dy AA Udan de SUS Coboy man AJI AI emg) Ika ya aa pa dil Gee, 
ARA Lag Ubely dlaly Sy Sy aa Of Ulat JdNor Jl) Elon Ilang SUN Sel, cell, Ola lala 
AA HI Tia 3 Ig bi ESL io ai Ih GS Any Utah Saad La jab (SB) Aini OdM yh Uya Cold ARA 
ST Ip) Ja Ungu (de Slai dk rakus paAry Gali Titi Ab yA Lag ARI, (SY SAI, J Bolang Rally Red, 
Hg 42107) 

Ka MS IS 9 UI ya UT Org pang Tao Hdf SUSU Ttm JS 3 dya il 3 oa, HST Jad ya Uda Ya S3 
Ang Upin RAS) JS 3 Tia OS aah aa 3 de ad 4 Redi pl Ken pa SUS OK Ch aya KAI la NI 
alako ska! ILK (luas kg pnlay Bye Ba OS yag Ly ya PANAI Ba BPS Ta (BN Iedasl UP) Boy KEL 
GA aah! slow y € Rina pl JI UNI SL oya Tak Sp AI pa MS IN SN Ha au: 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7505 ) 


(HA A3 Jl! Api Ly AI AAU pel «elang kong AT ey AAS Ud Ce lai II Okay JI GAJI 
Wen EVAN oya ben pasa Jakan Un Logan G1 Ulil aa HA Lie am Unjd eb$ 
SAI yag II AS ) ISU 1 dh Ja Lay dl Kia Jb GAS cataly odong el anal jung ml € AL pit 
eny kemang IT Alay AAL Unas ae li Al Geby en adl IL YI 3 Yg Ip Yg JSI pig AI mao (all) 
odosha 6 2) slama Un Jin sya lan PT HSD ja Jergsa LOL yaya il AS YA Aa) Gaal Gatal JL, 
Bia SAI DIN SUS aja OS) YP pa lea Jl nya oya daa Lab el de Sid Al as Jl talang da JSM 
ISS ILY Toe BII G9 ca SI AT) OLI eh III 3 LA SUS Kena Jaaalh MIS ya IAI 2 yah Cai 

kn Ay SI SELISAg Gsm Lil GULA Gal II) 3 Said eleaII IIS yoy F 3D cela le ha PS) 
VP ES AI ES 0 Ab ria 4 LSI Wild L WLY ea Cola Ol Gebid OT ey Ale Ah elo Aas Uli 
Load peng deru y Al Cg AAL Vid Ae AI Ily pa eh JS Je UM BI pa aa Ka ola Uje SI) 
PO) dl ab dk IS 4 oa Bag dah Dai OT Una yatan UaS pa je GH elant AT Of Odia Yam S3) 
Gp M4 Ve DL AAS Udan le Io pel) Jaa yaa £ (SLB) dya Bebe MI RUU La (ea Doa NI 
eni Us Lanlay Color deh Up Ud 33 Clan ai ya U4 Ulat Ole pain WI ain, SUV, Iya 
SM PN Lay ella aa Ipa bd ee Sel el) Ela P (PA dag BUNG AA ah ya MUI 
hy kenny AI ay JAS Vikas Gde Jl AI any sn ea JS) 

Run 3 Rela! Ikat AI Ilang Spg Lai elu yaaa.) 


IA JP AAS Gibl Up dendelkag Fall 2.) peodl T P3 Ga LL 3 pg dly Cm JS pg dl LAI ASI ya Leg 


0 aa Si yada— 


Sumber : http://www.attiaabdoo.com/vb3/showthread.php?t-1449 

Dalam hal ini kalangan Fugaha memilih hati-hati menyikapi keberadaan amalan yang berkaitan 
dengan ARBA' MUSTAMIR (lihat dokumen "sholat rebo wekasan"”) karena sandarannya tidak 
terdapatkan dalil berupa al-Guran dan as-Sunnah. 


Jauhar Nur Lathiefah 


Arba musta'mir, dalam Algur'an tidak ada, juga dalam hadits tidak terdapat masalah ini 
namun klau kita berpegang kepada faham ahlussunnah wal jamaah" mengenai Arba 
musta'mir ini ada disebutkan, masalahnya terdapat dalam kita "Kanzun Najaah was Suruur" 
halaman 25 sebagai berikut (artinya) : menyebutkan sbgian orang-orang arifin, 
bahwasanya diturunkan pada tiap-tiap tahun 324.000 bala, seluruhnya diturunkan pada hari 
Arba mustamir yang akhir dari bulan safar, maka jadilah hari itu paling sulit hari dalam 
setahun.oleh karena itu orang-orang shalihin mengantisipasinya dengan disunnatkan itu... 


e Sambungan coment di atas.. : disunnatkan hari itu membca surah yasin 1 kali, 
kemudian apabila sampai kepada kalimat salaamun goulan mirrabbir rahiim diulang 
membacanya sbanyak 313 kali.lalu membaca do'a shalawat tunjina sampai selesai, 
disambung pula dengan do'a : Allahummashrif annasy syara maa yanzilu minas 
sama i wa maa yakhruju minal ardhi innaka'alaa kulli syai'in godiiru. 


e Andaikata hari itu sama saj,kenapa imam al-Ghazali mengarang kitab spesial / 
khusus yang diberi nama oleh beliau dengan"al-aufag"antara lain disebutkan bahwa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7506 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ada hari yang disebut nahas itu, dan Allah sendiri melebihkan hari jum'at dari hari 
yang lainnya, demikian pula bulan dan tahun.itu artinya ada hari,bulan dan tahun 
yang terbaik dari yang terbaik. 


Muhajir Madad Salim 


Sebagihan ulama berpendapat, hadits shahih LA SHOFARO..gak ada shofar yang nahas, 
tidak bertentangan dengan keyakinan bakdhus shalihin tentang arba musta'mir.. sebab 
tidak ada bulan apapun termasuk shafar yang dengan sendirinya bisa bikin sial. Selamat 
dan sial, semua Allah yang bikin. Tetapi sunnatullah menunjukkan bahwa di rabo terakhir 
bulan safar Allah turunkan banyak bala' INDA HADHAL YAUM LAA BIHADHAL YAUM. 
Maka, dua pendapat tersebut bisa dijami' kan. 


0997. Kisah Seorang Ahli Ibadah Yang Tertipu Dengan 
Ibadahnya 


Diriwayatkan dari sahabat Jabir radliyallahu'anhu, beliau berkata, Rasulullah shalallahu “alaihi 
wasallam mendatangi kami kemudian beliau bersanda: 


Jibril berkata: Wahai Muhammad, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jall memiliki seorang hamba dari hamba-hambanya 
yang I...ain, hamba tersebut telah beribadah kepada Allah Azza wa Jall selama lima ratus tahun di 
puncak sebuah gunung di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar dan tinggi 
gunung tersebut adalah tiga puluh dzira'. 


Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung tersebut adalah empat ribu farsakh. Di 
gunung tersebut terdapat sebuah mata air yang selebar beberapa jari, dari mata air tesebut 
mengalir air yang sangat segar dan berkumpul ke sebuah telaga dikaki gunung. 


Disana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba 
tersebut beribadah kepada Allah dihari-harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba tersebut turun 
dari atas gunung menuju telaga untuk mengambil air wudlu, sekaligus untuk memetik buah delima 
lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan shalat. 


Setelah usai shalat, hamba tersebut selalu berdo'a kepada Allah Ta'ala, supaya kelak ketika 
ajalnya datang menjemput, dia dicabut nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah dan dia juga 
berdo'a supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak dirusakkan oleh bumi dan oleh apapun juga 
sampai datangnya hari kebangkitan. 


Jibril berkata: Allah Ta'ala mengabulkan semua do'a-do'a sang hamba. Kemudian kami melintasi 
hamba tersebut, ketika kami turun dan naik lagi, kami menemukan sebuah pengetahuan bahwa: 
Nanti pada hari dibangkitkan, hamba tersebut akan dihadapkan pada Allah Ta'ala, kemudian Allah 
Ta'ala akan bersabda: 


“Masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmat-Ku”. 

Hamba tersebut berkata: “dengan sebab amalku Ya Rabb”. 

Allah bersabda: “Masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmat-Ku”. 
Sekali lagi hamba tersebut berkata: “dengan sebab amalku Ya Rabb”. 


Kemudian Allah Ta'ala bersabda: “Sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang 
telah aku berikan kepadanya”. 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7507 ) 


Dan ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba 
tersebut, menyamai dengan timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama lima ratus 
tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba 
tersebut ternyata sudah habis. 


Kemudian Allah Ta'ala bersabda: “sekarang masukkan hambaku ini ke neraka” 


Dengan perintah Allah tersebut, kemudian para malaikat menggiring hamba ke neraka. Tiba-tiba 
ketika akan digiring ke neraka, hamba tersebut berteriak sambil menangis: 


“Ya Rabb......Masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu”. 


Kemudian Allah Ta'ala bersabda kepada para Malaikat, “Tahan dulu wahai malaikat, dan bawa 
kesini”. 


Hamba tersebut lalu dibawa oleh para malaikat kehadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala 
bersabda: 


“Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa??” 
Hamba tersebut menjawab, “Engkau Ya Rabb”. 


Allah Ta'ala bersabda, “siapakah yang telah memberikan kekuatan kepadamu, sehingga kamu 
mampu beribadah kepadaku selama lima ratus tahun??” 


Hamba menjawab: “Engkau Ya Rabb”. 


Allah Ta'ala bersabda: “siapakah yang telah menempatkanmu disebuah gunung yang berada 
ditengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar sedangkan di 
sekelilingnya adalah air yang asin, yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang 
seharusnya hanya setahun sekali berbuah, serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu, 
ketika engkau berdo'a supaya dimatikan dengan cara bersujud??” 


Hamba tersebut menjawab dengan wajah menunduk malu dan bersuara pelan: “Engkau Ya 
Rabb”. 


Allah Ta'ala bersabda: “itu semua tak lain adalah atas berkata rahmat-Ku, dan dengan rahmat-Ku 
juga engkau Aku masukkan surga”. 


Kemudian Allah Ta'ala bersabda kepada para malaikat, “masukkan hambaku ini ke surga, engkau 
adalah sebaik-baik hamba wahai hamba-Ku”?. 


Dan dimasukkanlah hamba tersebut kedalam surga berkat rahmat Allah Ta'ala. 


Kemudian Jibril berkata: “Sesungguhnya, segala sesuatu itu adalah berkat rahmat Allah wahai 
Muhammad”. 


“Diterjemahkan secara bebas dari hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir dan terdapat dalam 
kitab Jami' al-Kabir Imam As-Suyuthi juz 1 hlm 12093 hadits nomor 12200......semoga bisa 
menjadi pelajaran bagi kita semua. Seperti biasa, jika berkenan mohon untuk disebar luaskan, 
supaya saldo amal kembali bertambah...” " 


ima lonely dl Cle y AA Value lisel 23 ) Lasem Cole pola 3 Jae all 


Allahummaghfir lii....Allahummaghifir lanaa....Allahummaghfir lanaa wal Muslimiin. Aamiin.. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7508 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0998. Malunya Perempuan Dan Kecerdasan Sang Imam 


Suatu ketika, tatkala al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man radliyallahu'anh sedang duduk-duduk untuk 
memberikan pelajaran dan nashehat kepada para murid-muridnya, tiba-tiba datanglah seorang 
perempuan yang kemudian duduk lalu dengan penuh tatakrama, bergerak mendekati tempat sang 
Imam. 


Setelah cukup dekat, tiba-tiba perempuan tersebut mengeluarkan dari kantong bajunya sebuah 
apel yang di kedua sisi buah apel tersebut sebagian berwana merah dan sebagian lagi berwarna 
kuning lalu meletakkan apel tersebut di depan sang Imam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. 
Kemudian dengan tenang sang Imam mengambil buah apel tersebut lalu membelahnya menjadi 
dua. Setelah sang Imam melakukan hal tersebut, tiba-tiba perempuan itu bangun lalu beranjak 
pergi meninggalkan majelis sang Imam. 


Murid-murid sang Imam yang menyaksikan kejadian itu tak habis pikir, apa gerangan yang 
dikehendaki oleh perempuan tersebut sehingga berperilaku demikian di hadapan mereka dan 
sang Imam. Tak tahan dengan tanda besar yang menghinggapi kepala para murid-murid tersebut, 
salah seorang di antara mereka memberanikan diri untuk ambil suara menanyakan apa gerangan 
yang dikehendaki oleh si perempuan sehingga berbuat demikian. 


Kemudian dengan bijak dan penuh wibawa sang Imam menjelaskan, “Sesungguhnya perempuan 
yang kalian saksikan tadi sedang mengalami haidl yang kadang-kadang darah haidlnya berwarna 
merah seperti sebagian sisi dari apel ini dan terkadang berwarna kuning seperti sebagian sisi yang 
lain.” 


“Dia ingin menanyakan padaku, mana di antara kedua warna darah tersebut yang masuk kategori 
haidl dan mana yang masuk kategori suci?!” 


“Tetapi karena sifat malunya yang besar, dan didorong oleh kesadarannya bahwa menuntut ilmu 
tidak boleh dikalahkan oleh sekedar rasa malu...maka dia gunakanlah apel tersebut sebagai 
sarana bertanya padaku.” 


“Kemudian aku membelah apel yang dibawanya untuk aku perlihatkan kepadanya bagian dalam 
dari apel tersbut.” 


“Hal itu aku lakukan, karena aku bermaksud mengajarkan kepadanya, bahwasanya kamu belum 
suci dari haidl sebelum kamu melihat cairan yang berwarna putih sebagaimna warna dari bagian 
dalam apel tersebut”. “Setelah aku lakukan itu, dia langsung memahaminya, kemudian 
perempuan tersebut beranjak pergi.” 


““Cerita ini diterjemahkan secara sangat bebas dari cerita berbahasa arab yang berjudul Hayya' 
Imra'ah yang di dapat dari http://alharary.com , semoga bermanfaat dan menjadi I'tibar bagi kita 
semua. 


oa Along dll Je) AAS Ualaa Uti 23) Uno (de pelag Jun ll 
0999. Tidak Faham Saja Sudah Hebat Apalagi Kalau 
Faham 


PASTI AKAN ADA PERUBAHAN 


Seorang kakek tua yang hidup dengan cucunya di perkebunan kecil yang indah, memiliki 
kebiasaan bangun setiap pagi, lalu duduk di kursi yang ada didapur kemudian membaca al- 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7509 


@uran. Cucunya yang masih kecil, bercita-cita ingin menjadi seperti kakeknya. Oleh karena itu 
sang cucu selalu mencoba untuk menirukan apa yang dilakukan oleh sang kakek selagi bisa. 
Suatu hari sang cucu bertanya kepada kakeknya: “Aku selalu mencoba menirukan kakek untuk 
membaca al-Guran, tetapi banyak kata-kata dalam al-@uran yang tidak aku mengerti, kalaupun 
aku mengerti maka cepat sekali aku lupa, kalau begini terus...apa dong kek gunanya aku 
membaca al-Gur'an jika aku tak faham isinya”....(kata sang cucu sambil cemberut). 


Sang kakek tersenyum lembut, kemudian tanpa berbicara sepatah kata pun sang kakek 
mengambil keranjang arang yang berada disampingnya dan memasukkan arang yang ada dalam 
keranjang tersebut seluruhnya kedalam tungku pemanas dan berkata: “Bawa keranjang arang 
yang sudah kosong ini kesungai lalu isilah dengan air kemudian bawa kembali kesini”. 


Sang cucu kemudian melaksanakan perintah sang kakek, tetapi semua air yang dibawanya 
dengan keranjang bocor semua sebelum sampai kerumah, sesampai dirumah sang kakek melihat 
cucunya sambil tertawa dan berkata, “Kamu harus berjalan lebih cepat”. 


Kemudian sang kakek menyuruh kembali cucunya kesungai dengan keranjang tersebut untuk 
mencoba lagi. 


Kali ini sang cucu berlari lebih cepat, tapi sekali lagi keranjang yang diisinya dengan air kosong 
sebelum sampai ke tempat kakeknya. Dengan nafas terengah-engah, nampak kebingunan 
diwajahnya, kemudian sang cucu berkata pada sang kakek: “Tidak mungkin aku bisa mengambil 
air dengan keranjang ini.....aku akan mengambil ember sebagai ganti keranjang”. 


Namun sang kakek menjawab dengan tegas: “Yang aku inginkan bukan Seember air, tetapi 
sekeranjang air....kcamu hanya kurang keras dalam berusaha”. 


Kemudian sang kakek keluar guna menyaksikan cucunya yang mencoba lagi mengambil air 
dengan keranjang. 


Sementara itu, sang cucu sangat yakin bahwa tidak mungkin bisa mengambil air dengan 
keranjang meskipun dia belari secepat apapun, air tetap akan bocor sebelum sampai kerumah. 
Tetapi karena ingin menunjukkan kesungguhannya, sang cucu tetap melaksanakan perintah sang 
kakek. 


Sesampainya disungai sang cucu kemudian melemparkan keranjang yang dibawanya ke sungai 
kemudian menariknya dan berlari secepat mungkin menuju rumah, tetapi setelah sampai dirumah 
dan melihat keranjang yang diisinya dengan air telah kosong untuk kali ketiga, sambil terngah- 
engah dia berkata pada kakeknya: “Lihat Kek...tidak ada gunanya kan??” 


Kemudian sang kakek berkata dengan serius: “Jadi kamu pikir semua ini tak ada gunanya?? 
!.....Lihatlah sekarang keranjang yang kamu bawa!!”. 


Kemudian sang cucu melihat ke dalam keranjang yang dibawanya, dan untuk pertama kalinya dia 
menyadari bahwa keranjang tersebut sekarang berbeda, berubah....yang sebelumnya keranjang 
tersebut kelihatan tua, kotor dan hitam karena arang....kini telah bersih luar dalam dan tampak 
baru. 


Kemudian sang kakek berkata setelah memberikan kesempatan sebentar kepada sang cucu 
untuk mengatur nafasnya yang terengah-engah: “Inilah yang akan terjadi jika kamu membaca al- 
Guran...mungkin saat ini kamu belum faham dengan apa yang kamu baca, atau kamu faham 
tetapi sebentar kemudian setelah kamu menutup al-Guran, kamu tidak bisa mengingat apapun 
tentang apa yang telah kamu baca”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7510 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Sang kakek melanjutkan: “Tetapi ketika kamu membaca lagi dan lagi, akan tampak perubahan 
pada dirimu, baik yang tampak oleh mata ataupun tidak, tanpa kamu sadari...oleh karena itu 
wahai cucuku, tetaplah kamu membaca al-@ur'an dan jangan pernah kamu tinggalkan Kalamulloh 
selamanya". 

ora telomoly dl lay AAS Vakaa tensi 33 3 Un Ie play Jae HI 


NB: Cerita ini adalah kiriman dari seorang teman yang bernama Ustadz Abu Zain al-Banjari dalam 
teks Arab yang berjudul “Saufa Tataghoyyar” kemudian diterjemahkan secara bebas oleh Turob 
el-Agdam As'ad, semoga bermanfaat. 


1019 Seorang Wanita Yang Selalu Berbicara Dengan 
Al-Gur'an Selama 40 Tahun 


Syaikh Abdullah bin al-Mubarak berkata, Suatu hari aku pergi untuk melaksanakan ibadah haji 
menuju Bait al-Haram dan menziarahi Masjid Nabi shalallahu'alaihi wasallam, ketika aku berada 
pada sebuah jalan, aku melihat ada sosok yang berwarna hitam dikejauhan. Ketika sudah 
semakin dekat, aku tau bahwa sosok hitam tersebut adalah seorang wanita yang memakai jubah 
kain yang terbuat dari wol (shuf). 


Aku berkata padanya: Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Wanita tersebut menjawab: 

(28 :.») g ee YS L 
Artinya :(Kepada mereka dikatakan): Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha 
Penyayang. 


Aku berkata kepadanya: Semoga Allah merahmatimu, apa yang sedang kamu perbuat di tempat 
seperti ini ? Wanita tersebut menjawab: 


(186 131 Ad egala NG dil Jl ya 
Artinya : Barangsiapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi 
petunjuk. 


Dari jawabannya aku mengerti bahwasanya dia adalah seorang wanita yang sedang tersesat di 
jalan, kemudian aku bertanya kepadanya: kemana arah tujuanmu ? Wanita tersebut menjawab: 


CL dal pa YP CoA dahi JI al poni damai Ca Sah adan (ayun (Ah Dusun 
Artinya : Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al- 
Masjid al- Haram ke al-Masjid al-Agsha. 


Dari jawabannya aku mengerti bahwasanya dia telah selesai dengan urusannya dan ingin kembali 
menuju Bait al-Magdis. Kemudian aku bertanya kepadanya: Sudah berapa lama kamu berada di 
tempat ini ? Wanita tersebut menjawab: 


V0 :en eye JUN 


Artinya : selama tiga malam, padahal kamu sehat. Aku berkata: Aku tidak melihat makanan di 
sisimu, apakah kamu sudah makan ? Wanita tersebut menjawab: 


ID #eLAS) ny gaada ya li, 
Artinya : Dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7511 ) 


Aku berkata kepadanya: Ini kan bukan bulan Ramadlan ? Wanita tersebut menjawab: 

(58 3831 sale AA Op G5 ba sah 
Artinya : Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. 


Aku berkata kepadanya: Bukankah ketika diperjalanan kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa ? 
Wanita tersebut menjawab: 


(184 sjidn Oya 2s OS ear 13 
Artinya : Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 
Aku bertanya kepadanya: Dimana air wudlumu ? Wanita tersebut menjawab: 
(43 #elualhy Kab Aga Ira aa Iya pi 
Artinya : kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. 


Aku berkata kepadanya: Kenapa kamu tidak berbicara dengan cara berbicara yang seperti aku 
lakukan ? Wanita tersebut menjawab: 


A8 28) Aap 3) AO) IS Lp bil 
Artinya : Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat 
pengawas yang selalu hadir. 
Kemudian aku bertanya kepadanya: Dari suku bangsa mana kamu ? Wanita tersebut menjawab: 


(BErel mai Vetan i2 IS DS IS NG, adi mama DI le DI Led UIN) 
Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 


tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya. 


Aku berkata kepadanya: Jika pembicaraanku salah tolong maafkan aku. Wanita tersebut berkata: 

(92 aan 3) aa Hj yag SI di ak ai Kie 43 y 
Artinya : Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, 
dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang. 


Kemudian aku berkata kepdanya: Maukah kamu aku naikkan ke untaku untuk aku antarkan ke 
rombonganmu? 


Wanita tersebut menjawab: 


Artinya : Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. 


Kemudian aku memandang bagian bawah dari untaku (sehingga terlihat pula sebagian anggota 
tubuh wanita tersebut). Wanita tersebut berkata: 


(BO sap ayat ya AN ajal 15 


Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan 
pandanganya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7512 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Maka seketika itu aku langsung menundukkan pandanganku kepadanya, lalu aku berkata 
kepadanya: Naiklah kamu ke punggung untaku....ketika wanita tersebut hendak bergegas menaiki 
unta, tiba-tiba untaku berlari sehingga tersingkaplah pakaiannya, lalu wanita tersebut berkata: 


(B0 sdh "Sal TA Las Lan ee SU La 
Artinya : Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri. 


Lalu aku berkata kepadanya: Sabarlah sebentar sehingga aku mencancangnya terlebih dahulu. 
Wanita tersebut menjawab: 


J9 ep Be atas 
Artinya : Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman. 


Kemudian aku mencancang untaku, setelah selesai kemudian aku berkata kepadanya: Naiklah 
kamu sekarang. Ketika wanita tersebut beranjak menaiki unta dia berkata: 


VA3 2S AI Dodit Ur II Up» Sain SUS Vi Kia US la cad Data 
Artinya : Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami 


sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan 
kami. 


Kemudian aku mengambil tali kendali unta tersebut lalu berteriak dan aku pacu supaya berjalan 
cepat, ketika aku melakukan hal itu, wanita tersebut berkata: 

A9 20) Upaya Yak PTag Batan kail) 
Artinya : Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 


Setelah diperingatkan demikian, aku lalu memacu unta dengan pelan-pelan sambil aku 
mendendangkan sebuah syair, melihat apa yang aku lakukan, wanita tersebut berkata: 


(20 : Jadi ori e TG Ne 30 
Artinya : Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Auran. 


Aku berkata kepadanya: Engkau sungguh telah dianugrahi kebaikan yang sangat banyak. Wanita 
tersebut menjawab: 


(269 sad JM II 1 SG, 
Artinya : Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman 
Allah). 


Setelah berjalan beberapa saat, aku bertanya kepadanya: Apakah kamu memiliki suami ? Wanita 
tersebut menjawab: 


AOL san (53 ST Ag 0 at ES Y UT Saad Gu 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal 
yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. 


Setelah mendapatkan jawaban yang demikian, aku tidak lagi mengajaknya berbicara sampai kami 
tiba pada rombongan wanita tersebut.kemudian setelah sampai kau menanyainya: 


Di dalam rombongan tersebut, siapa yang menjadi keluargamu ? Wanita tersebut berkata: 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7513 ) 


(A6 ah Ga bi 3 231, Ii 
Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. 


Mendengar jawabannya tersebut, aku mengerti bahwasanya dalam rombongan terdapat anak- 
anak wanita tersebut. 


Kemudian aku bertanya kepadanya: 


Bagaimana keadaan mereka dalam melaksanakan perjalanan untuk menunaikan haji tersebut ? 
Wanita tersebut menjawab: 


(16 : Jeli Djan 2 PIL SUS, 
Artinya : dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah 
mereka mendapat petunjuk. 


Dari jawabannya tersebut aku tau bahwa dalam rombongan tersebut terdapat orang-orang yang 
memberikan petunjuk dalam perjalanan mereka. Kemudian aku dan wanita tersebut bergegas 
menuju perkemahan yang ada dalam rombongan tersebut. Setelah sampai pada sebuah tenda, 
aku bertanya kepada wanita tersebut: 


Apakah yang engkau tuju adalah tenda ini? Dan siapakah keluarga yang engkau miliki dalam 
tenda ini ? Wanita tersebut lalu berkata : 


(12525) Sl mental Ali Sai 
Artinya : Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya. 
(V6 2 Cah gaya AD HS, 
Artinya : Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. 
A2 ig Fpi ASI ia uh 
Artinya : Hai Yahya, ambillah al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. 


Dari jawabannya tersebut aku mengerti bahwasanya dia sedang memanggil anak-anaknya yang 
bernama Ibrahim, Musa, dan Yahya. Tidak begitu lama kemudia muncullah dua orang pemuda 
yang ganteng, mereka berdua tampak senang ketika melihat kehadiran ibunya tersebut. Ketika 
kami sudah dipersilahkan duduk, wanita tersebut berkata kepada anak-anaknya: 


A9 ASN An Sin SIS Cube JB adi Jl ea Kaya SIA ANU 
Artinya : Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang 


perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia 
membawa makanan itu untukmu. 


Setelah mendengar ucapan ibunya, salah seorang dari mereka bergegas pergi untuk membeli 
makanan lalu dihidangkanlah makanan tersebut pada kami. Kemudian wanita tersebut berkata: 


(24 AN IAI (UII Ga etika Lg Uh Ip 1 UAS 
Artinya : Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada 
hari-hari yang telah lalu. 


Setelah selesai makan, aku tidak dapat menahan rasa penasaranku terhadap wanita tersebut. 
Untuk itu aku menanyai salah seorang dari mereka: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7512 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Saya sangat mengharapkan agar kalian sudi menceritakan tentang keadaan ibu kalian kepadaku. 


Lalu salah seorang dari mereka berkata : Sesungguhnya ibu kami semenjak empat puluh tahun 
yang lalu tidak pernah berkata kecuali dengan memakai ayat-ayat al-@ur an. Hal itu beliau lakukan 
karena beliau khawatir hafalan al-@urannya hilang (jika tidak sering-sering dibaca). Maha Suci 
Dzat Yang Kuasa atas segala yang Dia Kehendaki. 


Mendengar jawaban mereka, aku berkata: 

(S4 MN male pang AG sea ja era bl Jia SU 
Artinya : Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. 


| Sumber : Diterjemahkan oleh al-Fagir As'ad dari salah satu kisah yang terdapat dalam kitab Alfu 
@ishah wa Aishah hlm 26-29 cet. Al-Maktabah at-Taugifiyyah |. 


1197. Lakukanlah Lima Hal, Setelah Itu Lakukan Dosa 
Sesukamu 


Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki menemui imam Ali bin Husain radliyallahu'anh, laki- 
laki tersebut berkata kepada imam Husain: “Aku adalah seorang laki-laki yang selalu berbuat 
dosa, aku sangat tidak kuat untuk tidak melakukannya, oleh karena itu, berilah aku nasehat atas 
keadaanku ini”. 

Mendengar perkataan laki-laki tersebut, imam Husain menjawab: “Lakukan lima hal, setelah itu 
lakukanlah dosa sesukamu”. 

“Yang Pertama: Jangan sekali-kali kamu memakan rizki dari Allah, setelah itu lakukan dosa 
sesukamu”. 

“Yang kedua, Keluarlah kamu dari wilayah kekuasaan Allah, setelah itu lakukan dosa sesukamu”. 
“Yang ketiga: Carilah tempat dimana Allah tidak dapat melihatmu, setelah itu lakukan dosa 
sesukamu”. 

“Yang keempat, Jika datang malaikat pencabut nyawa kepadamu, jauhkanlah dirimu darinya, 
setelah itu lakukan dosa sesukamu”. 

“Dan yang kelima: Jika nanti malaikat adzab memasukkanmu ke dalam neraka, janganlah engkau 
mau dimasukkan ke dalamnya, setelah itu lakukan dosa sesukamu”. | Kunuzul Hikmah, by Kang 
As'ad |. 


1199. HIKMAH : RENUNGAN HATIM AL ASHAM 
oa Sl GE Calan JU Hah Ella La Ai ID Jkte Geteruan IU Lag dlu Pel Tai Olouel ya OS HI El- of 
$ HI El JIE Sa La dai JS Led GE AI pen ON din Cai A9 da 
9 SAI yo dl belas Key M3 Ujang ) Ahabany y Ab Gipehaa ) Ly gia JS cat SN Il ks Gl IN Ul 
Jaa Las Kop Jail CAB 4 0 K3 Al pin 073 Ida Jera Yg lekang Ia AS pay AS era mi aib If ln 
MP SAY Ad Hal ad bela OS eye Wis IL JULI Wlorg Lab Ab delay or3 
For alir Bls ya Ul y Il dy sala pedil Ka 2 JJ goal 3 Hlyah Oyari bl sa, das SI 
2 Lensa Wakaloh Wo jab 3 gadi Sit Il Wali Gale ge OLI Of ads y sj IE Op Gb ye adl 
MUI 9 Ela 3 dil il Ae TU CS. ala. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7515 ) 


Asy Sie La Il Ip 3 las dala oa 3 AS £ Ui pa ain 3 Ga Or ga del3 JS cah, ad UI su 
dl dl as S3 OS OS LI om Aib Oles dl dong) il ya dpa2 oli EL ls Ly 

Bg Say Bad og nj RPL Plt y AYAT gay ab ob JEN am ea Gde UI 
SOE ad AU Koadisel ) eilad Uli 3 meal 3 al Jlgat Lemak 3 AI) SAI elang Lema 3 Ig P3 SY JII 
HP 3 Bole ge OLI ol soaisel 1 ega pet SU Al aus KAS Of Il dp 3 ab yan Lal JI 
S5 Hb LAS ehilaan 4. 

Ip 3 Aet3 Ola y Ole y dabel ya SMS Color gd Liang pang Oliky 3 Uang Geet pa Oa cal, al Kena Sa 
Land Candy) Nekat Gnkana Lah JII Sl AI oya SS Randi! Ol Kenmlad WI BLN G eeilura pit Una YA Sl 
S5 4 dilonsa dl 

lai Igae 01 AEU pake KI Ulama Ol Ilas Ady laa Lama 3 PI Lim peta Cl all cal, Gl old Sus 
Olasidl p& Int aglas 3 AV al. 

9 dwi Ily Ly Tb D0 Ta LL JAN 3 MA Ab LS Ly AL ag JT JS cal) ga Rd SI 
Calii5U Ain JB) Jl Ah de jp Ot cenalad ai) AI de VI NO ya Ly SW 3 ella ojus ain 

Ol yan GyAS Coral Wales 4 diolang 

SI Han 3 LINI 3 JUN II Hn 3 HI 3 Ole JI et GE edi Je Iukaiaa Jmly JS cal, gl da sat 

AI Jar Ah at IL AO) mam ya AI de IS on dp G olali altn BE Jl en 1 Kelly BA 
pam JEY 9 Sl bs AB Gl AN Eling dad JUS ASN S9 ea ed AI de AS 3 Lb gi JS 
13-11 2 VII Lg an YI ASI lh Male OLS LS Jas pyad Koil JI ASI ola (le) yi Ray II ASI Sa OGAN 
Hatim al Asham adalah salah satu murid al Syagig al Balkhi. Suatu hari Syagig bertanya kepada 
dia, "kamu telah bersamaku selama 30 tahun. Lalu apa yang telah kamu dapatkan?" Hatim 
menjawab, "saya telah mendapatkan 8 faidah dari ilmu, dan it...u sudah cukup bagi saya karena 


saya mengharap keselamatan pada 8 faidah itu." Syagig bertanya, "8 faidah itu apa saja?" Hatim 
menjawab, " : 


(Faidah pertama) saya melihat semua makhluk mempunyai sesuatu yang dicintai dan rindui. 
Sebagian yang dia cintai hanya menemani dia sampai dia sekarat saja. Ada yang hanya 
menemani sampai pinggir kubur kemudian mereka semua kembali dan meninggalkan dia 
sendirian tidak ikut masuk kedalam kubur. Lalu saya berpikir, 'kekasih terbaik seseorang adalah 
yang ikut masuk kedalam kubur dan membuat dia tentram didalamnya.' lalu saya tidak 
menemukannya melainkan amal sholih saja. Kemudian saya menjadikan amal sebagai kekasih 
supaya dia mjd penerang kubur, penentranku dan tidak meninggalkanku sendirian. 


(Faidah kedua) aku telah melihat orang2 suka mengikuti hawa nafsunya dan cepat2 melakukan 
keinginan dirinya. Kemudian aku memikirkan firman Allah, "dan adapun orang yang takut pada 
makam Tuhannya dan mencegah dirinya dari kesenangannya, ma...ka surga adalah tempat dia." 
aku yakin kalau @ur'an adalah benar dan hag. Kemudian aku bersegera untuk menentang nafsuku 
dan aku bersiap2 untuk memerangi dan menghalanginya dari kesenangannya hingga nafsu bisa 
menjadi ridha untuk taat kepada Allah dan tunduk. 


(Faidah ketiga) aku melihat masing-masing orang berusaha mengumpulkan harta dunia 
kemudian mereka menimbunnya dengan tangannya tergenggam. Kemudian aku memikirkan 
firman Allah, "apa yang ada pada kalian akan hancur dan apa yang ada disisi Alloh adl yang 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7516 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


kekal." kemudian aku serahkan harta dunia yang aku peroleh untuk keridhaan Allah lalu aku 
bagikan kepada orang2 miskin supaya harta tersebut nanti mjd simpananku disisi Allah. 


(Faidah keempat) aku telah melhat sebgian orang yang menyangka kalau kemuliaan dia berada 
dalam banyaknya pengikut dan keluarga kemudian dia menjadi tertipu oleh mereka. Ada yang 
menyangka kalau kemuliaanya ada dalam banyaknya harta dan banyakny...a anak sehingga dia 
membangga2kan itu semua. yang lain menyangka kalau kemuliannya ada dalam mengambil harta 
orang, mendhalimi dan mengalirkan darah mereka. Kelompok lain berkeyakinan kalau kemuliaan 
mereka ada dalam menghamburzkan harta. Kemudian aku memikirkan firman Allah, 
"sesungguhnya paling mulia kalian disisi Allah adalah yang paling bertagwa kalian." kemudian aku 
memilih ketagwaan dan aku yakin kalau Gur'an adl hag dan benar, dan semua sangkaan mereka 
adalah salah dan batal.. 


(Faidah kelima) aku melihat orang2 saling menghina dan menggunjing. Lalu aku menemukan 
sebabnya adalah karena rasa hasut, kedudukan dan ilmu. Kemudian aku memikirkan firman Allah, 
"Kami telah membagi penghidupan mereka dikehidupan dunia." ...kemudian aku tahu kalau bagian 
itu adl dari Allah dijaman azali dulu. Lalu aku tidak menghasudi seseorang dan aku ridha pada 
bagian yang Allah berikan. 


(Faidah keenam) aku melihat orang2 saling memusuhi karena suatu tujuan atau sebab. 
Kemudian aku memikirkan firman Allah, "sesungguhnya setan adalah yang menjadi musuh kalian. 
Maka jadikanlah dia sebagai musuh." lalu aku menjadi tahu kalau tidak diperbolehkan memusuhi 
seseorangpun selain setan. 


(Faidah ketujuh) aku telah melhat masing-masing orang bersusah payah membanting tulang 
mencari makan dan penghidupan hingga mereka jatuh dalam perkara syubhat dan haram, dan 
mereka menghinakan diri dan menghancurkan harga dirinya. Kemudian aku mem...ikirkan firman 
Allah, "dan tidaklah dari hewan dibumi melainkan pada Allah rejekinya." kemudian aku tahu bahwa 
rejekiku ada pada Allah dan Dia telah menanggungnya. Lalu aku bersibuk diri beribadah 
kepadaNya dan ku putuskan harapanku kepada selain Dia. 


(Faidah kedelapan) aku melihat masing-masing orang berpegang teguh pada sesuatu yang 
diciptakan. Ada yang berpegang kuat pada dinar dan dirham. Ada yang berpegang teguh pada 
harta dan kekuasaan. Ada yang berpegang kuat pada pekerjaannya. Dan ada yang berpegang 
te...guh pada makhluk seperti dia. Kemudian aku memikirkan firman Allah, "dan sesiapa yang 
berserah diri kepada Allah maka Dia yang akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah yang akan 
memenuhi urusannya. Sungguh Allah telah menjadikan kadar pada segala sesuatu." kemudian 
aku berserah diri kepada Allah. Dia adalah dzat yang mencukupiku dan yang paling baik dijadikan 
sebagai yang mengurusi adalah Dia." 


Kemudian Syagig berkata, "Allah telah menolongmu. Aku telah melihat dalam taurat, injil, zabur 
dan al @ur'an kemudian aku menemukan dalam keempat kitab itu berputar pada kedelapan faidah 
itu. Jadi, sesiapa yang mengamalkannya, maka dia telah mengamalkan keempat kitab itu.". 
| Ayyuhal Walad, hlm. 11-13, by Hakam elChudrie|. 


1216. Dengarkan Pengaduanku, Jika Tidak, Aku Adukan 
pada Allah Ta'ala 


Diceritakan bahwasanya salah seorang ulama di antara ulama-ulama yang ada di negara irak, 
harta kekayaannya telah diambil oleh salah seorang pejabat pemerintahan di daerahnya dengan 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7517 ) 


cara yang dzalim. Ia lalu mendatangi khalifah al-Manshur dengan maksud mengadukan perkara 
tersebut. Sesampainya di hadapan khalifah, ia berkata: “Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan 
kebaikan kepadamu wahai pemimpin orang-orang mukmin, sebaiknya apakah aku langsung 
menyampaikan kebutuhanku padamu ataukah aku sampaikan sebuah perumpamaan terlebih 
dahulu?” 


Mendengar perkataan dari orang alim tersebut khalifah berkata: “Silahkan sampaikan 
perumpamaan terlebih dahulu”. Setelah dipersilahkan, orang alim tersebut segera menyampaikan 
perumpamaan yang dimaksudkannya: “Sesungguhnya anak yang masih kecil, jika ia tertimpa 
sesuatu hal yang tidak disukainya maka ia akan mengadu kepada ibunya. Hal itu ia lakukan 
karena ia tidak mengetahui orang yang selain ibunya, juga karena ia mengira bahwasanya tiada 
yang dapat menolongnya kecuali ibunya”. 


“Jika setelah mengadu kepada ibunya dan ternyata ibunya tidak bisa memenuhi keinginannya, 
maka anak kecil tersebut akan mengadu pada bapaknya. Ketika anak kecil tersebut telah tumbuh 
dewasa lalu ia mendapatkan sebuah permasalahan, maka ia akan mengadu kepada pejabat 
pemerintahan di daerahnya. Hal tersebut ia lakukan karena ia telah tahu bahwasanya pejabat 
pemerintahan yang ada di daerahnya lebih kuat dari pada bapaknya”. 


“Jika laki-laki dewasa tersebut telah berkembang akalnya dan bertambah wawasannya lalu 
mendapatkan suatu permasalahan, maka ia akan mengadu kepada rajanya. Hal itu ia lakukan 
karena ia telah tahu bahwasanya tidak ada orang lain yang lebih kuat dari pada rajanya”. “Dan jika 
setelah mengadu kepada rajanya ternyata rajanya tidak mendengarkan pengaduannya, maka laki- 
laki dewasa tersebut akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Hal itu ia lakukan karena ia tahu, 
bahwasanya Allah Ta'ala lebih kuat dari pada rajanya. Dan jika ia telah mengadu kepada Allah, 


maka pasti Allah akan menetapkan keputusannya”. 


“Wahai khalifah....saat tidak ada siapapun yang lebih kuat dari padamu selain Allah Ta'ala, oleh 
karena itu maka dengarkanlah pengaduanku, jika engkau tidak mau mendengarkannya, maka 
engkau akan aku adukan kepada Allah Ta'ala dalam satu musim, aku akan berangkat menuju ke 
rumahnya (Bait al-Haram) untuk mengadukanmu kepada-Nya”. Mendengar perkataan dari salah 
satu orang alim negara irak tersebut, khalifah berkata: “Oh iya....saya akan mendengarkan 
pengaduanmu”. 


Setelah berkata demikian, khalifah al-Manshur segera memerintahkan kepada wazirnya untuk 
menulis surat kepada pejabat pemerintahan yang ada di daerah tempat tinggal orang alim tersebut 
agar mengembalikan harta yang ia rampas secara dzalim. | Alfu Gishah wa Gishah, by Kang 
As'ad |. 


1288. Rakyat Sesuai Dengan Kepribadian Pemimpinnya 


Para ahli sejarah telah menceritakan di kitab-kitab mereka tentang keadaan para raja atau 
pemimpin juga keadaan para manusia yang menjadi rakyatnya, diantaranya adalah: Manusia pada 
zaman kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf ats-Tsagafi ketika mereka saling bertemu, maka mereka 
akan saling bertanya, siapakah yang dibunuh kemaren?, siapakah yang tekah disalib barusan?, 
siapakah yang telah dicambuk?, siapakah yang telah dipotong tangannya?, atau pertanyaan- 
pertanyaan yang semacamnya. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7518 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Pada masa kepemimpinan al-Walid bin Hisyam seorang raja yang memiliki banyak sekali 
perusahaan, pabrik, dan harta benda yang melimpah, maka pembicaraan yang banyak menjadi 
tema percakapan oleh rakyatnya adalah selalu berkaitan dengan ekonomi, membicarakan tentang 
model-model bangunan, kabar-kabar tentang berbagai perusahaan, membicarakan tentang 
berbagai jenis barang-barang terbaru, tentang lahan-lahan pertanian, tentang berbagai macam 
pertanian yang bisa menguntungkan, dan pembicaraan yang sejenisnya. 


Pada masa kemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik seorang raja yang gemar makan makanan 
yang enak dan suka sekali menikah, keadaan rakyat pada masa itu yang sering menjadi tema 
obrolan mereka adalah hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan rakyatnya gemar sekali 
menikah serta memelihara wanita simpanan. Mereka selalu membicarakan hal-hal yang berkaitan 
dengan keduanya disetiap pertemuan-pertemuan mereka. 


Dan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz radliyallahu'anh, tema yang sering 
menjadi pembicaraan rakyatnya diantaranya adalah: Berapa surat dari al-Guran yang telah kamu 
hafal?, Berapa ayat yang kamu baca dan menjadi kebiasaanmu (wirid) dalam sehari semalam?, 
Orang itu telah hafal berapa surat dari al-Guran?, Berapa kali dia bisa menghatamkan al-@uran 
dalam sehari?, Berapa hari dalam sebulan ia melakukan puasa?, dan hal-hal yang semacamnya. 


Sudah semestinya bagi seorang pemimpim untuk menempuh jalan-jalan yang dilalui para sahabat 
dan orang-orang salaf radliyallahu'anhum, selalu menjadikan mereka sebagai contoh yang diikuti 
dalam setiap ucapan dan perbuatan. Barangsiapa yang menyelisihi mereka, maka pasti akan 
mengalami sebuah kehancuran. Tiada kedudukan yang lebih tinggi bagi seorang pemimpin yang 
adil kecuali kedudukan Nabi yang menjadi utusan dan kedudukan Malaikat yang dekat dengan 
Allah Ta'ala. | Sumber asli Gashas al-Arab juz 1 hlm 28., terjemah oleh Kang As'ad | 


1372. Anak-anakku Memiliki Allah Azza Wa Jall 


Muslimah bin Abdul Malik mengunjungi khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau sakit yang 
akhirnya menghantarkan beliau hingga wafat. Setelah sampai di tempat beliau, beliau berkata: 
“Wahai Amirul Mukminin, engkau telah meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan membutuhkan 
orang lain, oleh karena itu berwasiatlah kepadaku agar aku bisa memberikan kecukupan 
kepadamu atas urusan-urusan mereka, sesungguhnya engkau tidak meninggalkan apa-apa untuk 
mereka dan tidak pula memberikan harta untuk mereka”. 


Mendengar perkataan beliau, khalifah Umar bin Abdul Azizi berkata kepadanya, “Wahai Said, 
sesungguhnya anak-anakku memiliki Allah Yang telah menurunkan al-Kitab, dan Dia-lah Dzat 
Yang memenuhi kebutuhan orang-orang shalih”. 


Setelah berkata demikian, khalifah Umar bin Abdul Aziz segera memanggil anak-anaknya, mereka 
semua berjumlah empat belas orang anak, kemudian beliau memandang mereka dan beliau 
melihat mereka sedang memakai pakaian dari bahan-bahan yang kasar, setelah mereka 
mendatangi tempat bapak mereka, beliau melihat dari kedua mata khalifah Umar bin Abdul Aziz 
terlihat meneteskan air mata lalu khalifah Umar berkata kepada mereka: “Aku berwasiat kepada 
kalian agar bertakwa kepada Allah Yang Maha Agung, hendaknya yang kecil di antara kalian 
menghormati yang besar, dan hendaknya yang besar di antara kalian menyayangi yang kecil”. 


Kemudian khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata berkata kepada Muslimah: “Wahai Abu Said, 
sesungguhnya anak-anakku diantara dua hal, bisa jadi mereka beramal dalam ketaatan kepada 
Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka, dan bisa jadi mereka adalah orang 
yang bermaksiat kepada Allah, maka aku tidak senang untuk menolong kemaksiatan mereka 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7519 ) 


dengan harta benda”. 


Lalu beliau melanjutkan: “Berdirilah kalian semua, semoga Allah selalu menjaga kalian dan 
menolong kalian”. Setelah berkata demikian, beliau memanggil Raja' bin Hayah lalu beliau 
meminta waktu sebentar untuk berbicara berdua saja dengannya. Beliau berkata kepada 
kepadanya: “Wahai Raja, sesungguhnya kematian akan segera datang menjemputku, aku 
memintamu untuk berjanji kepadaku dengan janji yang tidak aku sampaikan kepada orang lain 
selain dirimu. Jika aku telah mati, aku ingin engkau menjadi orang yang menguburkanku, jika 
engkau telah meletakkan aku di dalam liang lahat, bukalah penutup wajahku dan lihatlah wajahku 
tersebut. Sesungguhnya aku telah menguburkan tiga orang laki-laki dengan tanganku sendiri lalu 
aku buka wajah mereka ketika di dalam kubur, aku melihat wajah mereka berubah warna menjadi 
hitam dan mata mereka keluar dari wajah-wajah mereka. Oleh karena itu wahai Raja', maka 
bukalah penutup wahajahku lihatlah, jika engkau melihat tanda seperti yang telah aku ceritakan 
tadi, maka tolong simpan untuk dirimu saja dan jangan engkau ceritakan pada orang lain, dan jika 
yang engkau lihat adalah selain dari ciri yang telah aku ceritakan kepadamu tadi, maka pujilah 
Allah Ta'ala atas itu semua”. 


Raja kemudian berkata: “Aku menjalankan semua yang diwasiatkan beliau kepadaku, setelah aku 
meletakkan beliau ke liang lahat lalu aku membuka penutup wajahnya, aku melihat wajahnya 
sangat bersinar bagaikan bulan purnama”. | Kang As'ad |. 


1389. Identitas utama dan pertama 


assalamualaykum, wr,wb, saudara/iku yang insyaAllah slalu dalam Rahmat Allah Aamiinnn,,,, 


Allah SWT berfirman, "Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya: dan demikian itulah yang 
diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada 
Allah)." (AS Al-An'aam, 6: 162-163). 


Perintah Allah itu memang awalnya pada Nabi Ibrahim AS. Namun, itu juga tertuju pada kita ketika 
tertera dalam kitab suci. Kita tidak cuma diperintahkan untuk tegas mengikrarkan diri dalam 
penyerahan total kepada Allah. 


Lebih dari itu, kita juga diperintahkan berlomba-lomba menjadi orang-orang yang pertama, ada di 
barisan terdepan, dalam menyatakan diri sebagai Muslim. Tentu, bukan cuma di bibir, tapi 
dibuktikan dalam setiap detak jantung dan detik kehidupan, di dalam aspek ibadah, akhlak, 
berpakaian, bertingkah laku, makanan dan minuman, berpolitik, berbisnis, dan sebagainya. 


Identitas itu pula yang dipakai Rasulullah SAW dalam surat-suratnya kepada penguasa terbesar di 
masa beliau, Kaisar Romawi Heraklius. Dengan mengutip ayat-ayat Alguran, Rasul menyeru salah 
satu kaisar terbesar imperium itu kepada Islam. Bila menolak, maka, "Saksikanlah bahwa kami 
adalah orang-orang Muslim (yang berserah diri kepada Allah)." (@S Ali Imran, 3: 64). 


Bayangkan, di hadapan kaisar, demi menghadapi negara terkuat dan terluas di dunia saat itu, 
seorang kepala negara seperti Rasulullah SAW tidak menyebutkan identitas atau jatidiri yang lain, 
misal jabatan, latar belakang, atau jumlah kekuatannya. Seolah-olah kita diajari untuk rendah hati, 
meski sebenarnya itu justru pengakuan kemuliaan, baik di dunia maupun akhirat. 


Sebab, seperti tertera dalam Sahih Muslim, sebagaimana dituturkan Abu Sufyan yang menjadi 
saksi pembacaan surat Nabi, bahwa kaisar sampai mengatakan, "Bila beliau ada di hadapanku, 
maka akan kucuci kakinya dan bersimpuh di hadapannya," sebagai respons pernyataan Nabi 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7520 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


bahwa dirinya adalah Muslim. 


Itulah hati nurani seorang kaisar yang mau mengakui kehinaan dirinya karena bukan Muslim, 
meski jutaan rakyatnya memuliakan, bahkan bersujud padanya setiap hari. Ironisnya, kini banyak 
orang malu dan takut menyebut dirinya sebagai Muslim, baik itu rakyat jelata, wakil rakyat, 
pemimpin organisasi atau negara. 


Mereka khawatir dituduh sektarian, memecah belah masyarakat, atau dikaitkan dengan teroris dan 
semacamnya. Mereka jengah tidak dianggap bagian masyarakat modern yang terpengaruh Barat, 
padahal peradaban Barat banyak merujuk peradaban Romawi dan Yunani, di mana seseorang 
yang paling dimuliakan di sana hingga hari ini (Heraklius) telah menyatakan kehinaan dirinya 
karena bukan bagian dari kaum Muslimin. 


Kemusliman adalah identitas terawal, tertinggi, dan termulia. Dengan identitas itu kita dikenal dan 
berinteraksi. Dengan itu pula kita menyikapi segala hal. Bahkan, bagaimana kita diperlakukan 
ketika lahir dan meninggal dunia, akan tergantung padanya. | Jun Satriani J. 


1466. WASIAT LUOMANUL HAKIM DAN AYAH NABI NUH 
AS 


PERTANYAAN : 
Ayda Az-zahra 
Titipan Gan..... 1, 


1. Kn hakim itu sohabat apa tabi'in ? terus apa saja wasiat lugmanul hakim kepada 
anaknya ? 

2. Siapa nama ayah nabi nuh? 

3. Apakah boleh perempuan yang sedang melakukan iddah keluar dari rumah dengan alasan 
ada hajat ? Syukran, Jazakumullah... 


JAWABAN : 
2? Yupiter Jet 
1. Wasiyat Lukmanul Hakim ada di AS. Lugman: 13-19 : 


PA da ng NS Aa SAI Ve) A3) pa bd BAN yh Bp Va ai yag aU OI, 
| aa Ui le Oa yg Bas Al le Diiatn Oly CIA) raat AO) KO santo Jai 
Ha Jika di Dj Upi yaa NU) Sa LE Ka Ji PN Aja Jasa AI Tanah GA Gp Uegnlo) 
Tn aa Ay me Hilal AD) AI Lag ol La AA Ita HA pt HSE Ie up 
AL Ja nan ken maa 


0-90. 


1. Melarang berbuat syirik kepada Alloh 

2. Memerintahkan berbuat baik kepada orang tua 

3. Memerintahkan bersyukur kepada Alloh 

4. Memerintahkan bersyukur kepada orang tua 

5. Melarang menta'ati orang tua bila menyuruh ma'shiyat 

6. Memerintahkan mentaati dan memperlakukan orang tua sebaik mungkin dalam hal duniawi, 
walaupun keduanya berbeda ideologi. 

7. Memerintahkan untuk tetap waspada atas amal yang dilakukan dimanapun berada, sebab 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7521 


Alloh maha mengetahui dan akan menghisab setiap kebaikan dan keburukan kelak. 

8. Memerintahkan untuk sholat 

9. Memerintahkan untuk amar ma'ruf nahyi munkar dan bersabar atas resiko yang akan 
menimpa karenanya. 

10. Melarang takabbur 

11. Memerintahkan untuk tawadlu 


2. Nasab Nabi Nuh 'alaihi as-salaam 
HAN Oa TP on Ar Al EL tmn 1 EL 1 sal Ot IL Or PL ur Ji YAN TAU oa mal Ya 
Ula dala gal Lan ep PPU Ga RE en Jp rn 3 cr up alay 
| 'umdatu al-goori 1/114 |. 
? Ubaid Bin Aziz Hasanan 


3. Boleh bagi wanita yang menyandang iddah keluar rumah bermuamalah dengan ketentuan 
apabila istri yang menyandang iddah tidak tercukupi nafagahnya ataupun hanya sekedar 
bercakap2 dengan tetangga dengan syarat harus kembali lagi kerumahnya tanpa menginap di 
rumah tetangga. Referensi mughnil muhtaj juz 3 hal 403 : 


4 43 0 Pan 03 a 3 20 3 90 Oo og - Ore 9010 - 0 0 2. 290. 33. IX 0.0 2. N 90 2 
CPI dg BA Ud Uje Leela Ona GI my RAN Aan Aa IS Kan BS) € al Je Gay 
men Ol ba Lan pai Ladang Jiid Bler IS IU AS Capaiy JjP3 lab alas edi 3 PL TAS IL Bae 
Ka 

» Sunde Pati 


1. Lugman itu bukan shohabat juga bukan tabiin karen hidup sebelum rosululloh, ada yang bilang 
lugman itu nabi ada yang bilang orang sholih, dalam kitab bad'ul amali karya syeh sirojuddin 
abulhasan ali bin usman al ausyi ada keterangan : 


WA DZUL @ORNAINI LAM YU'ROF NABIYYAN....KADZA LUGMANU FAHDZAR AN JIDALI 
AYAH NABI NUH ADALAH LAMAK 

(di dal Gaya oa Geyin 1 LAN ya yag 
NUH BIN LAMAK BIN MATUSYALKHO BIN IDRIS/UKHNUH ALAIHIS SALAM 
| BADA' IZ ZUHUR HAL 51 KARYA DARI IMAM JALALUDDIN AS SUYUTI |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/371899186166229/ 
2164. Kisah perempuan masuk surga karena anjing 


PERTANYAAN : 
Yanuar Hasana Puthra Alfadani 


Assalamu'alaikum wr.wb. Para Ustadz dan sahabat Piss-ktb yang terhormat. Diriwayatkan, "ada 
seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing." Dan riwayat yang lain, "ada seorang 
perempuan lacur masuk surga lantaran seekor anjing..” Bagaimanakah riwayat yang 
selengkapnya ? Mohon pencerahannya ? 


JAWABAN : 
2 Radhin El-Maujudy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7522 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Berikut yang saya temukan.. 
lg dala AN ka AI GP Ta Il 9S Gil! Ann PA Aa 0 API AS ikon gasagh! de Up pai Wa 
alas, 
SILA Gp JII JAS ya pa Kila Vj Leraabi ADB Led, al Wa el oa JW AA alan 
PE 
Lihat Selengkapnya 


www.islam2all.com 
Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan : 
“Maka Allah memujinya dan memberikan ampunan kepadanya, kemudian memasukannya 
ke Surga. Sedangkan dalam sebuah riwayat dari al-Bhukari dan Muslim disebutkan: “Ketika 
ada seekor anjing yang hampir saja mati karena kehausan berputar-putar mengitari sumur, 
tiba-tiba ada seorang pelacur dari Bani Israil yang melihat anjing tersebut, lalu dia melepas 
sepatunya dan mengambilkan air untuk anjing itu, kemudian ia memberinya minum 
sehingga ia diampuni karena perbuatannya itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (VI/511- 
Fat-h). 
Maia, 5 SIB ea "AJ lag alat So di Jah OT) (Spa La La 
V3 IL PN Haa PAI, ta ya Ya kenali Na 
http://www.islamweb.net/hadith/display hbook.php?bk. no-480&pid-482290&hid-3228 
La (Dal 5 ASI 02 — aah As yunya 


www.islamweb.net 
aa ye ala) «lab oral ariana KU SI 9 


Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi ShallAllohu 'alaihi wa Sallam 
bersabda, yang artinya: "Seorang wanita masuk Neraka karena seekor kucing yang 
diikatnya. Dia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya makan serangga bumi, 
hingga kemudian mati". 


Dalam riwayat imam Bukhari, "Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia 
kurung sampai mati. Dia masuk Neraka karenanya. Dia tidak memberinyamakan dan 
minum sewaktu. Mengurungnya. Dia tidak pula membiarkannya dia makan serangga bumi 
hinga kemudian mati". 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/512221038800709/ 
2171. LEBIH UTAMA MANA ANTARA HATI & AKAL ? 


PERTANYAAN : 

Titik NUr Hidayatulloh 

Assalamu'alaykum, lebih utama mana antara hati Dan Akal??? 
JAWABAN : 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7523 


2 Hanya Ingin Ridlo Robby 
2 Lemah lum 


WAY! 3d Ilas Jd dp2 Hi, il pole Jill &. 

Oral U ayh Ai dala tan uag Bina Its GOA ae lh ab al ms Gagas ol 
SUSU SWA Ga Sby Keladi RRI All (Jill lael Wis. 

JS ita 


23 Mb dat AS SIA HAL Omi gl mg al "Jali" tg CU AA ya se Lead adl "Tae OlusYI 3 6) 
2x53 demi Ulas YI man A1 Ulas pp Il reg Lam og MA 3 III Lalan Gal Ai Byledl ca ola 8 mol oya Uas 
iii Url mal oya ebeg dj kia tama el La Bodlay ten Anal 3 Ab Al el, egalisa UI, Galak ape 
al) Aiman Dag SLS Joe JUN jap Ja Kakiuly Oei dll, 
ce pake el 
kaka AI lap dgis SAN ya pe CL) JERI ya dala PST Lilos Jong j0 A1 Gile La palang dala AI alan dgis SAI ya Jay 
GS pely Aas AI Ap AI Jgaay Sie UAN yag (2) Ulin ci Lpjiti Ala JUS al Kel gala all Up, II eka 
AN Ga ay Il AI pe ml JW Ulik IIS gala al gb JW LI Lay ya dd Iis Dj Ane AI 2) sa lI 
Jar 3g Diy ap Laga Ja 3 Ja MA Ta GAN Yarle 9 S5 JAS se cob Lalp Jana SULE SS Wilona 
die Io Jah Se Val pe AI by Ba Uly LAS oa ly yag Ol Le Ga ta 03 Bp AI OI 
JI Gali Jatail ea VU Jiladi JB Cl del yah NP Jika pang Aale A1 (lo JW Ga kel uya AI Iyan 4 JUS elang 
UMS JS Olyh mlng dls AI Uaho Jua Aja Lalang MS along timah yel) Mey ya CE oya Jalal adl IU Jalal 
3 any Ale BI aa JB (Lp NIS Lang Ll OLS Oky (AAL ya JILII Oo) Lena Eh) A03 II) Li BL plan 
SIA 9 ppi Ella ARI Jet Beni Jet OS OP Aang (B) dalan Jas Alay Gilang db uyal ya Jia LE pl Ega 
JR AN HE ya daly Reba ya Gladi Jd Aya seb Hj LAS EP UI te oya pala de Gb Ely IlantaYI 
Ad TARI SIS Lila 2 yeby LALU S3 Sail yag LAB IN Lagi do AN pdl, bl de Oa 9 oa) 
Ma de alang ta pb Gis Bond d jos Lagi Sl JI Jia Siah SAI Jelakag thd GALA gya ai jl ye 
Onomad Cakil JJ SUN jasa 4 Jani If 0 g0b2y dala Aimetangh Ala oya Ap Y LL Kena Ageng Bona jajar HS Oa 3 
OA SUS Jah Usngay Oyitann JO 4 OY Lp ola Riadi jig Ty yana dindl slawa (pita olgi TAUb 0 aye 3 Lab 
AN ay JA ab olah Ale Yg AIM de WAS, pe Is pm Gn SP Ia IP ng SIN dk 
cari oa UU Ibas dip BLSYI dll dls 
Sin oya dala (ASI alas Jong j2 AI Gl La peking ale AI Ula dlgir ALAN ya JyV 5 pa 0 nsimad Combi key 1) 
Yang paling utama golbun/ hati. 
2 Mbah Godek 
Jb Ra adl LI yah pl eat JS oat ping dala 1 nadi! akal OS KAS Yuk (dl Ale pol OS Ly JE 
Je By el, Lala Ane pl Ay gai alah alat UD yad Kema Ol yaaah Ld oya MAN 3 pdl ALS 3 yumdl LALU 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(752 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


OP ol ang IA ab And le la | ML A3 YI Sy,s ey Lb, Lal dilas pa le bu bb JI 
CI SS Ola Ol Jl Ig JI og AV li 

Ibnu abbas ra.berkata,ketika nabi adam as,masih berupa perongkolan tanah liat,iblis 
melewatinya dan mengetuk perut nabi adam dengan jarinya,dan sebab ketukan itulah 


jadilah pusar pada perut nabi adam,dari itulah yang namanya pusar adalah petilasan dari 
ketukan (dudulan.jawa) iblis. 


Sebab musababnya iblis mengetuk perut adam adalah dia ingin tau apakah ciptaan ALLOH 
itu bisa bolong apa buntu,dan ketika mengetahui kalau itu bolong maka iblis masuk pada 
perut nabi adam dan menerobos keanggota-anggota tubuh mulai dalam sampai luar dan 
sampai pada otot-otot kecuali hati,karena pada hati siapa pun tidak bisa menerobos selain 
ALLOH, Iblis tidak diberi kemampuan menerobos hati karena hati adalah BAITURROBBI. 
Oleh karena inilah dikatakan bahwa sesungguhnya syetan itu berjalan sebagaimana 
tempat aliran darah, ini menunjukkan bahwa hati itu lebih unggul. 


Ini mohon dikoreksi dan tolong dibenahi dan dilengkapi larena saya sendiri juga mumet 
memahami karena kedangkalan pengetahuan 


SAI, Jia oe GI Le (811 p/ 1) - bb cu 


YV 48) Aisi La Keong Jadi de SALAH (SIN yah Cal Lah Boy Aiilata Jia adl) Mo yamoati y yA Jah Jill 

And La Crongt Jall Je Oli dini Gili Ja 
Apa perbedaan antara akal dan hati ? akal itu mengambil dari beberapa perkara dengan 
indra jasmani dan akal itu rakitan yang dingin, sedangkan hati adalah sesuatu yang bisa 


membawamu pada suatu kerjaan yang bisa mengantar pada keyakinanmu dan terkadang 
rakitan akal tidak bisa mengantar mnusia pada amal menuju titik keyakinan. 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/5126137920947671 


2228. Mencari Ilmu dahulu, Lalu baru menikah 


Oleh : Kang As'ad 
Washiat al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man Kepada Para Pemuda 
Lalb DL LB FP IMB ya JW aa Ya bal Abg easily maa pil Ie ai SI lai Ol ag VI IT V3 
ma bad Jr Jab elly WMIL Jatdiy Olalidly Soge elu Il JW Iker lal Kab ye Lo pme lali c3y 3 JUI 
III D3 HI pil Il ai We Pay UJI Se mart, Ui, 
Janganlah engkau (terburu2) menikah kecuali setelah engkau tau bahwasanya engkau sudah 
mampu untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhanz istrimu. Carilah ilmu terlebih 


dahulu, kemudian (setelah punya ilmu) kumpulkanlah harta benda dari jalan yang halal lalu 
menikahlah. 


Jika engkau mencari harta benda di tengah2 waktumu mencari ilmu, maka engkau akan lemah di 
dalam mendapatkan ilmu, karena harta benda selalu mengajakmu untuk terus berniaga dengan 
orang2 sekitarmu, dan engkau akan tersibukkan dengan urusan dunia juga wanita sebelum 
engkau benar2 mendapatkan ilmu. 


(Jika itu yang terjadi) maka waktumu akan tersia-siakan, dan engkau akan mempunyai banyak 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7525 


anak, keluargamu akan menjadi semakin banyak juga. Oleh karena itu, maka engkau akan sangat 
berhajat untuk memenuhi kebutuhanz2 mereka dan engkau lalu meninggalkan ilmu. 


3G LILIN pda Jlally UPI AS OB , dis mat JUL Farel PI bolony Ul PIA CSyy lab Olgiis 3 pldh Jis, 


Sibukkanlah waktumu dalam mencari ilmu pada masa-masa mudamu, pada waktu hatimu masih 
senggang dari banyak pikiran, kemudian setelah itu (setelah ilmu berhasil diraih), sibukkanlah 
dirimu untuk mengumpulkan harta benda, karena sesungguhnya banyaknya anak dan keluarga 
akan mengganggu pikiran. Dan ketika harta sudah kau raih, maka menikahlah. “Di nukil dari kitab 
al-Asybah wa an-Nadzaoir li Ibni Najm. 


LINK ASAL: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/545792525443560/ 


2301. Engkau Gubernur Syam, Kenapa Engkau Hanya 
Duduk di Atas Tanah 


Abu Hudzaifah meriwayatkan, bahwasanya ketika pasukan muslimim berhasil menguasai daerah 
Syam, penguasa Romawi yang sebelumnya menguasai Syam berkeinginan untuk mengirimkan 
utusannya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tujuan untuk berunding. 


Penguasa Romawi mengatakan: “Kami menginginkan untuk mengirimkan kepadamu seorang 
delegasi kami yang akan menyampaikan kepadamu hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian 
dan mengajakmu kepada keadilan”. 


“Jika engkau sudi menerimanya, semoga yang demikian baik untukmu dan baik untuk kami, tetapi 
jika engkau menolak, maka kami tidak melihat sesuatu kecuali keburukan bagimu”, ucap 
penguasa Romawi. 


Mendengar permintaan tersebut, Abu Ubaidah bin Jarrah barkata: “Kirimkan siapa pun yang 
engkau inginkan”. 

Setelah ada kesepakatan tersebut, beberapa waktu kemudian, penguasa Romawi mengirimkan 
utusan seorang laki-laki yang berpostur tubuh tinggi dan berwarna kulit kemerah-merahan yang 
alami. 


Setelah utusan tersebut sampai pada perkemahan pasukan muslimin, ia tidak mengetahui yang 
mana diantara orang-orang yang sedang berkumpul tersebut, gubernur kaum muslimin yang 
bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia juga tidak mengetahui apakah Abu Ubaidah ada dalam 
kumpulan tersebut atau pun tidak. Ia juga tidak melihat sebuah tempat duduk khusus bagi seorang 
pemimpin sebagaimana tempat duduk pemimpin-pemimpin yang lain yang pernah ia ketahui. 
Karena ingin segera mengetahui di mana guberbur Syam yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, 
utusan tersebut berkata: “Wahai orang-orang arab, di mana pemimpin kalian?”. 


Mendapat pertanyaan demikian, sebagian dari kaum muslimin menjawab: “Itu dia pemimpin kami 
(sambil menunjuk ke sebuah arah)”. 


Mendapat petunjuk tentang keberadaan pemimpin kaum muslimin, utusan tersebut segera 
menoleh kepada arah yang ditunjukkan kepadanya, dan disana ternyata terdapat Abu Ubaidah bin 
Jarrah yang saat itu sedang duduk di atas tanah. Beliau ketika itu sedang memegang rumput 
basah untuk memberi makan kuda miliknya. Di tangan beliau yang lain terdapat beberapa anak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7526 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


panah yang belilau letakkan di depannya. 


Melihat keadaan Abu Ubaidah bin Jarrah demikian, utusan tersebut berkata: “Apakah engkau 
benar pemimpin mereka?”. 


“Benar”, jawab Abu Ubaidah bin Jarrah. 
“Kenapa engkau duduk di atas tanah?”, tanya utusan tersebut. 


Mendapat pertanyaan demikian, gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah menjawab, “Apakah engkau 
mengira, jika engkau duduk di atas bantal atau dibawahmu terdapat permadani, hal tersebut 
menjadikanmu mendapat tempat duduk yang serupa kelak di sisi Allah?, atau malah akan 
menjauhkanmu dari kebaikan??!”. 


Gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah melanjutkan: “Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu 
terhadap sebuah kebenaran, oleh karena itu aku akan berkata jujur kepadamu. Sebenarnya aku 
tidak memiliki apapun kecuali pedangku ini, kuda, juga senjataku ini. Kemaren aku memiliki 
sebuah keperluan untuk memenuhi kebutuhanku, karena aku tidak memiliki apa-apa, maka aku 
berhutang kepada saudaraku ini (yang dimaksudkan oleh beliau pada saat itu adalah sahabat 
Mu'adz bin Jabal)”. 


Abu Ubaidah bin Jarrah melanjutkan: “Seandainya saja aku memiliki permadani ataupun bantal, 
maka aku tetap tidak akan duduk di atasnya, tetapi aku akan mendudukkan di atas bantal dan 
permadani tersebut, saudaraku muslim yang aku tidak tau, jangan-jangan ia memiliki kedudukan 
yang lebih baik dariku di sisi Allah Azza wa Jall di bumi ini”. 


“Kami adalah hamba-hamba Allah, sama-sama berjalan di atas bumi juga duduk di atasnya, kami 
makan dan tidur di atasnya, dan yang demikian itu tidak ada yang mengurangi sedikitpun derajat 
kami di sisi Allah, tetapi yang demikian malah akan menjadi sebab bertambahnya pahala kami dan 
juga ketinggian derajat kami di sisi-Nya. Kesinilah, dan sampaikan keperluan yang membuatmu 
datang ke sini”. | Riyadl an-Nadzroh fi Managibil Asyrah, Kang As'ad, Jogja : 06/04/2013 |. 


3091. TULISAN YANG TERDAPAT DI MATAHARI DAN 
REMBULAN ? 
Oleh : Sunde Pati 


Abu syaikh menerbitkan keterangan dari Ibnu Syudzab,ia berkata : " Matahari adalah sebagian 
dari 3000 bagian dari cahaya yang terdapat di bawah arasy ". Dan juga menerbitkan keterangan 
dari salman, ia berkata : Allah menciptakan matahari dari cahaya arasy, dan Allah pun menulis di 
wajah matahari sebuah tulisan : " Aku Allah,tiada tuhan selain-KU, Aku membentuk/menciptakan 
matahari dengan kekuasaan-KU dan menjalankan / menggerakkannya dengan perintah-KU ." 


Dan di perut matahari juga dituliskan : "Aku Allah, tiada tuhan selain-KU, ridlo-KU adalah kalam, 
murka-KU adalah kalam, Rohmat-KU adalah kalam dan siksa-KU adalah kalam .'" 


Dan diciptakan rembulan dari cahaya hijab yang ada didekatnya , kemudian wajahnya dituliskan : " 
Sesungguhnya Aku adalah Allah, tiada tuhan selain AKU, Aku membentuk rembulan, dan Aku 
menciptakan kegelapan dan penerangan (nur) . Kegelapan adalah kesesatan dan penerangan 
(nur) adalah petunjuk-KU , Aku menyesatkan pada yang Ku kehendaki dan memberi petunjuk 
pada yang Ku kehendaki " 


Dan pada perut rembulan dituliskan : " Sesungguhnya Aku adalah Allah,tiada tuhan selain Aku, 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7527 


AKU menciptakan kebaikan dan keburukan dengan kekuasaan-KU dan kemulyaan-KU, pada 
kebaikan dan keburukan pula AKU menguji para hamba-KU yang KU kehendaki ". WALLOHU 
A'LAM. 


"sm 2 III (Or pOSI Mal 

Al GE JB Olaha ye TA PN Bj ya er ITE oya jr BN JB LIA al ye El aa 
VAN UT Agan OS usah Uap (JA oma Lan CET YP AP Y AN UT #Lggorg OS Ce Uya Uma 
Ob dry BS haha SIN Malem gi ya pai Hey PS lay PNS GAY NS Conaty CPNS say CUT YY dj 
LE ya Saat CL ya Jt Segelas plg UNS RABI co gal Saba Lil cad Laao CUT VI JI Y di Uh 
AA ya EA aya Lah Gd Oja dodi JAS aa il CUT VI YAN UP Op cad GS 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/755570304465780/ 


F0038. Nabi Musapun berguru pada Nabi Khidhir 


Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa a.s berhasil mengalahkan orang-orang kafir, beliau di 
perintahkan oleh Allah agar menyeru manusia untuk memperbanyak syukur kepadaNya. Suatu 
ketika ia ditanya oleh seseorang tentang siapa yang paling berilmu (alim) pada saat itu spontan 
Nabi Musa menjawab bahwa dirinyalah yang paling alim saat itu. Jawaban itulah yang selanjutnya 
menjadi penyebab merantaunya Nabi Musa mencari hamba Allah yang memiliki ilmu yang jauh 
lebih tinggi dibanding dirinnya. 


Seperti yang dituturkan oleh Al @uran Al Karim surat Al Kahfi : 60 — 65. 


aa aa TA Lap ai ega Ga GL (GO) ed kord sm Seal SB gay SE, 
Eng sb # pun S Lagf SI Ca JB (62) Vai Kia Varia ya add Ai Unhas UI te J6 ate Us (GL) Gs AS 
Lt Se Kun J8 (63 aa pa daa KE PON af Sula TU) situs og Di (64) 

Uas Cal ja oakley alis "ya Kan) oli Use Uya kaus lp (65) 

60. Dan (Ingatlah) ketika Musa Berkata kepada muridnya|885J: "Aku tidak akan berhenti 

(berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan: atau Aku akan berjalan sampai 

bertahun-tahun". 

61. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, 

lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. 

62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: "Bawalah 

kemari makanan kita: Sesungguhnya kita Telah merasa letih Karena perjalanan kita ini". 

63. Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mecari tempat berlindung di batu tadi, 

Maka Sesungguhnya Aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang 

melupakan Aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut 

dengan cara yang aneh sekali". 

64. Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak 

mereka semula. 

65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang Telah 

kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang Telah kami ajarkan kepadanya ilmu 

dari sisi Kami|886|. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7528 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(885) menurut ahli tafsir, murid nabi Musa a.s. itu ialah Yusya 'bin Nun. 


1886| menurut ahli tafsir hamba di sini ialah Khidhr, dan yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah 
wahyu dan kenabian. sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang yang ghaib seperti 
yang akan diterangkan dengan ayat-ayat berikut. akhirnya Nabi Musa berhasil menemukan hamba 
Allah yang di kenal dengan Khidir itu. Dalam melakukan perjalanan tersebut, paling tidak Nabi 
Musa mendapatkan tiga kejadian aneh yang selama ini belum pernah ia temui : 


1. Pertama, takala Nabi Khidir melobangi dinding perahu yang telah menolong mereka. Ketika 
ditanya oleh nabi Musa, Nabi Khidir hanya menjawab, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, 
bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku”. Nabi Musa akhirnya minta maaf atas 
kekhilafannya. 


2. Kedua, Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa.” Mengapa 
engkau bunuh seorang jiwa yang suci dengan tanpa kebenaran?”. Tanya Nabi Musa. Lagi-lagi 
Nabi Khidir hanya memberikan jawaban seperti semula. “Bukankah telah aku katakan 
kepadamu, bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku ”. Kali ini Nabi Musa berjanji untuk 
tidak mengulangi kesalahannya. 


3. Ketiga, ketika Nabi Khidir berbaik hati memperbaiki sebuah rumah yang nyaris roboh, padahal 
penduduk desa tersebut tak ada seorangpun yang bersedia menerima kehadiran mereka. 
"Seandainya engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah?”. Ujar Nabi Musa. Dan kalimat 
inilah yang mengakhiri masa belajarnya dengan Nabi Khidir. Sebelum keduanya berpisah, Nabi 
Khidir menceritakan rahasia segala apa yang telah ia lakukan : 


Pertama pembocoran dinding perahu yang bertujuan agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. 
(pada waktu itu ada raja zalim yang merampas perahu milik rakyat yang masih layak ) 


Kedua tentang pembunuhan anak kecil yang di takutkan akan menyesatkan kedua orang tuanya 
jika di biarkan hidup. Karena itu , Nabi Khidir membunuhnya dengan harapan agar Allah 
mengantinya dengan anak yang sholeh. 


Ketiga rumah yang di perbaiki oleh Nabi Khidir tanpa meminta upah adalah milik dua orang anak 
yatim piatu. Di bawah rumah tersebut terdapat harta benda berharga. Diharapkan jika rumah 
tersebut diperbaiki, dapat menjaga harta tersebut hingga dua anak yatim itu dewasa.” Demikian 
Tawil perkara yang engkau tidak sanggup untuk bersabar”. Ujar Nabi Khidir menyudahi 
penjelasannya. 

Ibroh/Pelajaran yang dapat diambil dari kisah diatas adalah : 

" "Sebagai murid seperti Nabi Musa adalah agar menjadi murid yang tahu diri. Takalah ia 
mendapat teguran, bahwa ada orang lain yang lebih berilmu ia langsung sadar dan mengakui 
kesalahannya. 

" Di sisi lain sebagai guru Nabi Khidir adalah sosok yang tidak hanya bisa di contoh dari sisi 
keguruan (pendidik), tapi juga sebagai sosok pemimpin. Kesabaran dan penjelasan tentang 
segala yang ia kerjakan memberi ketenangan pada muridnya. Ia bukan sosok yang mau 
menang sendiri, tertutup atau mau membingungkan muridnya. 


F0043. HAKIKAT IBADAH 
Oleh Masaji Antoro 


Lag OocW 40 


0... 83 —a@ 0. 2 #3 B2 3-0 00 0 -0- 3-0 dg -— 0G. Io - 0. 0. 08 - & 09 2... 
SP Terima GS) 2 oa Wasir) pad Tap Jay Rein Ang pl 3 SS GAM pai Gadai JL 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7529 


SANA as NS AN SMA aa JAN AI ag 2 ai 
Syakh Najmuddin berkata “Syariat itu bagaikan perahu, tharigah bagaikan laut sedang hagigat 
bagaikan intan permata di tengah lauatan, barangsiapa mengiginkan intan permata itu maka dia 
harus naik perahu dan berlayar ke tengah lautan kemudian menyelam ke dasar laut, dengan cara 
itulah dia akan menemukan intan permata. Dan barang siapa meninggalkan urutan/tata cara ini 
maka dia tidak akan sampai dan tidak akan menemukan sebuah intan/permata”. 


hny adl 2D "dal JB 9 "Gb ye Ale Aa ball 3 Bola 4 cell dag pdl 3 Beda" 22 Jar UY ya JE 3 

9 Ola JS BILA SAI GL naly yA JASA deng 3 OI gs £ MAY Aa Jl IL 3 OI 3 SSL 
OK" 

Wal. "RUN Kay Ra, JUS 3 lag ye lan Ye Ri bell pya0 9 UAS 3 Lol 3 JSI ye SlanYL dng pdl po 
MI Gea AAN 3 AI SE lay Wi 3 AI Al en by ya did Gd" 


Maulana Jalaaluddin berkata : 

" Thoharoh (bersuci) dalam syariat menggunakan air, dalam tharigah dengan melepaskan diri dari 
hawa nafsu. 

" Sholat dalam syariat dengan aneka dzikir dan rukun, dalam tharigah dengan menanggalkan hal 
selain Allah, menghadap secara totalitas pada Yang Maha Penyayang dan menyelam dalam 
nikmatnya munajat di sepanjang waktu dan ruang. 

" Puasa dalam syariat dengan mencegah diri dari makan minum dan yang membatalkan lainnya, 
dalam tharigah dengan mencegah dari khayalan, angan-angan serta menyibukkan diri dengan 
mencintai Sang Penguasa Alam. 

" Haji dalam syariat berziarah ke Baitullah, dalam tharigah berziarah kedalam tajalli nya Allah, 
dalam hagigat fana (sirna) dengan Allah.. 


F0067. MAKHLUK SEBELUM MANUSIA 


Oleh Hock Khambara 
Bini SRG ASIN Utang Ud Suki 08 Ud Jakil IE dalS 551 53 Jek sil SUS 25 JB 315 
Ugal 3 lo del sil JBS Gwdtig Irosy 
" Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui". 


(AS 2:30) 


Menurut Islam, manusia tidak diciptakan dibumi, tapi manusia dijadikan khalifah (pengganti/ 
penerus) di bumi, sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang di ganti, 
dengan kata lain adalah Adam 'bukanlah Makhluk Pertama' dibumi, tetapi ia adalah 'Manusia 
Pertama' dalam ajaran Agama Samawi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia 
sebelumnya, tapi pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah 
dibumi. 

Sebelum kehadiran manusia telah banyak umat yang terdiri malaikat, jin, hewan, tumbuhan dan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7530 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sebagainya, karena dalam Al-Gur'an ciptaan Allah disebut juga dengan kata umat. 
Sesuai dengan salah satu surah Al An'aam 38, yang berbunyi: 

M5 Ol Sa yo HKI 98 Lilb38 Ls lal Kol NI ASUS, Jay Jl V3 S5 63 S5 yo lo3 

UI HS 

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan 
kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam 
Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. "(Al An'aam 6:38 ). 
Dalam literatur Arkeologi, berdasarkan fosil yang ditemukan, memang ada makhluk lain sebelum 
manusia. Mereka nyaris seperti manusia, tetapi memilki karakteristik yang sangat primitif dan tidak 
berbudaya. 
Volume otak mereka lebih kecil dari manusia, oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara 
sangat terbatas karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Kelompok 
makhluk ini kemudian dinamakan oleh para arkeolog sebagai Neanderthal. 


Sebagai contoh Pithecanthropus Erectus memiliki volume otak sekitar 900 cc, sementara Homo 
sapiens memiliki volume otak diatas 1000 cc (otak kera maksimal sebesar 600 cc). 
Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa semenjak 20.000 tahun yang lalu, telah ada sosok 
makhluk yang memiliki kemampuan akal yang mendekati kemampuan berpikir manusia pada 
zaman sebelum kedatangan Adam. 
Surah Al Hijr ayat 27 menjelaskan tentang makhluk sebelum manusia adalah bangsa Jin: 

asasi 50 yo Jd v0 dal UBI, 
“Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Al Hijr 15:27) ” 


Nama makhluk yang diungkapkan para ahli arkeologi diatas kemudian dikaitkan pada pendapat 
para ahli mufassirin. 


Salah satu diantaranya adalah Ibnu Jazir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan: 


"Yang dimaksud dengan makhluk sebelum Adam diciptakan adalah Al Jan yang suka berbuat 
kerusuhan." 


Menurut salah seorang perawi hadits yang bernama Thawus al-Yamani, salah satu penghuni 
sekaligus penguasa/pemimpin di muka bumi adalah dari golongan jin. 


Ada juga yang mengatakan bahwa telah ada 3 umat yang utama sebelum Adam. Dua diantaranya 
dari bangsa jin,... sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeda dari Jin,.. 
karena mereka ini berdarah dan berdaging. 


Diantara sekian banyak penemuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sedemikian canggih, masih ada satu permasalahan yang hingga kini belum mampu dijawab dan 
dijabarkan oleh manusia secara eksak dan ilmiah. Masalah itu ialah masalah tentang asal usul 
kejadian manusia. 


Banyak ahli ilmu pengetahuan mendukung teori evolusi yang mengatakan bahwa makhluk hidup 
(manusia) berasal dari makhluk yang mempunyai bentuk maupun kemampuan yang sederhana 
kemudian mengalami evolusi dan kemudian menjadi manusia seperti sekarang ini. 


Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan-penemuan ilmiah berupa fosil seperti jenis 
Pitheccanthropus dan Meghanthropus. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7531 ) 


Di lain puhak banyak ahli agama yang menentang adanya proses evolusi manusia tersebut. 

Hal ini didasarkan pada berita-berita dan informasi-informasi yang terdapat pada kitab suci 
masing-masing agama yang mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. 

Yang menjadi pertanyaan adalah termasuk dalam golongan manakah Adam ? Apakah golongan 
fosil yang ditemukan tadi atau golongan yang lain ? 

Lalu bagaimanakah keterkaitannya ? 

Asal Usul Manusia menurut Islam 

Kita sebagai umat yang mengakui dan meyakini rukun iman yang enam, maka sudah sepantasnya 


kita mengakui bahwa Al Guran adalah satu-satunya literatur yang paling benar dan bersifat global 
bagi ilmu pengetahuan. 


Gaal) Sad Ad La Y Ui dl 
"Kitab (Al @uran) in tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertagwa " (AS. 2 : 
2) 


Dengan memperhatikan ayat tersebut maka kita seharusnya tidak perlu berkecil hati menghadapi 
orang-orang yang menyangkal kebenaran keterangan mengenai asal usul manusia. Ini 
sebenarnya tampak pula dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka dalam 
menguraikan masalah tersebut yaitu selalu diawali dengan kata kemungkinan, diperkirakan, dsb. 
Jadi sebenarnya para ilmuwanpun ragu-ragu dengan apa yang mereka nyatakan. 


Tahapan kejadian manusia : 
a) Proses Kejadian Manusia Pertama (Adam) 


Di dalam Al @ur'an dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering kemudian 
dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. 
Setelah sempurna maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya maka dia menjadi hidup.....Hal ini 
ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya : 
Cab v0 widi GIS Ping as ca IS Gus SI 
"Yang membuat sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan 
manusia dari tanah". (AS. As Sajdah (32): 7) 
Gaikn la Y3 Ucok yo Gwidl US 39 
"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) 
dari lumpur hitam yang diberi bentuk". 
(AS. Al Hijr (15) : 26) 
Disamping itu Allah juga menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia pertama itu dalah 
surat Al Hijr ayat 28 dan 29 . 
Ad Iga 295 00 M8 Lab “ingus IS siku la Y6 Uuolio yo Lita GLS sil Sal sb» JB 53 
"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi 


bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya 
ruh (ciptaan) Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud ." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7532 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Di dalam sebuah Hadits Rasulullah saw bersabda : "Sesunguhnya manusia itu berasal dari Adam 
dan Adam itu (diciptakan) dari tanah". (HR. Bukhari) 


b) Proses Kejadian Manusia Kedua (Siti Hawa) 


Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan 
berpasang-pasangan. 


Demikian halnya dengan manusia, Allah berkehendak menciptakan lawanjenisnya untuk dijadikan 
kawan hidup (isteri). 


Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya : 

Gsalay 3 603 Arutul 503 GAYA Cuii Lao Leles 2l35AI GIS all Su 
"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang 
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (AS. 
Yaasiin (36) : 36) 
Adapun proses kejadian manusia kedua ini oleh Allah dijelaskan di dalam surat An Nisaa' ayat 1 
yaitu : 


ab gl #3 3 NS) laiio C03 4835 Lio SL Sola pad v3 Sala 05 sial dalil Gala 
k33 SE YK all 3 EN, 4 galau sll 


"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri 
yang satu, dan daripadanya |1| Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain (2|, dan 
Ipeliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 
kamu" (AS. An Nisaa (4): 1) 


Di dalam salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan : "Maka 
sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam". (HR. Bukhari-Muslim). 


Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan 
manusia laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali 
tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan 
perkawinan itu maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya. 


c) Proses Kejadian Manusia Ketiga (semua keturunan Adam dan Hawa) 


Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa a.s. 
Dalam proses ini disamping dapat ditinjau menurut Al @uran dan Al Hadits dapat pula ditinjau 
secara medis. Di dalam Al @uran proses kejadian manusia secara biologis dejelaskan secara 
terperinci melalui firman-Nya : 


dasas Galell UalS$ ale dabill US (16 3153 93 dilai dile5 & Sal 3 Alka yo Gawi GS Sp 
Sell ust il Anta Sa Gis Anlial 3 LAI “bell U3n3 ale daraall HIS 


"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan 
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 
Kami bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka 
Maha Sucilah Allah , Pencipta Yang Paling Baik." (AS. Al Mu'minuun (23) : 12-14). 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7533 


Kemudian dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda : "Telah bersabda Rasulullah SAW 
dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang diantara kamu dikumpulkannya 
pembentukannya (kejadiannya) dalam rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. Kemudian 
selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula (empat 
puluh hari) dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan 
ruh kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat kalimat (macam) : rezekinya, ajal 
(umurnya), amalnya, dan buruk baik (nasibnya)." (HR. Bukhari-Muslim). 


Ungkapan ilmiah dari Al @uran dan Hadits 15 abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi para 
ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ jasad manusia. 


Selanjutnya yang dimaksud di dalam Al @uran dengan "saripati berasal dari tanah" sebagai 
substansi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang 
semua berasal dan hidup dari tanah. 


Yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan 
hormon (sperma), kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual), maka terjadilah 
pembauran antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) di dalam rahim. Kemudian 
berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna (seperti dijelaskan dalam ayat 
diatas). 


Para ahli dari barat baru menemukan masalah pertumbuhan embrio secara bertahap pada tahun 
1940 dan baru dibuktikan pada tahun 1955, tetapi dalam Al @ur'an dan Hadits yang diturunkan 15 
abad lalu hal ini sudah tercantum. 


Ini sangat mengagumkan bagi salah seorang embriolog terkemuka dari Amerika yaitu Prof. Dr. 
Keith Moore, beliau mengatakan : 


"Saya takjub pada keakuratan ilmiyah pernyataan Al @ur'an yang diturunkan pada abad ke-7 M 
itu". 

Selain itu beliau juga mengatakan, : "Dari ungkapan Al Guran dan hadits banyak mengilhami para 
scientist (ilmuwan) sekarang untuk mengetahui perkembangan hidup manusia yang diawali 
dengan sel tunggal (zyangote) yang terbentuk ketika ovum (sel kelamin betina) dibuahi oleh 
sperma (sel kelamin jantan). Kesemuanya itu belum diketahui oleh Spalanzani sampai dengan 
eksperimennya pada abad ke-18, demikian pula ide tentang perkembangan yang dihasilkan dari 
perencanaan genetik dari kromosom zyangote belum ditemukan sampai akhir abad ke-19. 


Tetapi jauh sebelumnya Al Guran telah menegaskan dari nutfah Dia (Allah) menciptakannya dan 
kemudian (hadits menjelaskan bahwa Allah) menentukan sifat-sifat dan nasibnya." 


Sebagai bukti yang konkrit di dalam penelitian ilmu genetika (janin) bahwa selama embrio berada 
di dalam kandungan ada tiga selubung yang menutupinya yaitu dinding abdomen (perut) ibu... 
dinding uterus (rahim), dan lapisan tipis amichirionic (kegelapan di dalam perut, kegelapan dalam 
rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup/membungkus anak dalam rahim). 


Hal ini ah sangat cocok dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al Aur'an : 
Gp GIS gesugal Usb 08 alay Elg3l Tuti al 38 KI Jala 6535 Urio JA & Kol yudi v3 KEK 
usisasi M6 VI Jl Ya d Aa di II Kab Culalb 68 GIS ag 


" Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia 
menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan 
kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan . Yang (berbuat| demikian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7534 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia: maka bagaimana kamu dapat dipalingkan". (AS. Az Zumar (39) : 6). 


Lalu bagaimanakah proses kejadian Nabi Isa a.s ? Dan bagaimana pula keterkaitan informasi dari 
Al Guran dengan bukti-bukti ilmiah tentang asal-usul manusia dan sanggahan adanya teori 
evolusi yang dikemukakan oleh Darwin ? 


Proses kejadian Nabi Isa a.s 


Seperti telah kita ketahui bersama,... Nabi Isa a.s diciptakan oleh Allah dengan proses yang agak 
berbeda dengan kejadian manusia biasa. 


Penciptaan Nabi Isa ini tidak melalui pembauran antara sel telur (ovum) dengan sel sperma, 
namun proses kehidupan embrionya di dalam rahim berjalan normal seperti biasa, yaitu kelahiran 
Nabi Isa a.s dari seorang wanita yang bernama Siti Maryam. 


Proses kejadian Nabi Isa a.s ini secara lengkap dijelaskan oleh Allah di dalam Surat Maryam (19) 
ayat 16 s/d 40. Di dalam Al Guran Allah berfirman : 


GKB LA JBS OI v0 WS SI Ji dll ic auue Jia U| 
"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah 


menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya : Jadilah' (seorang manusia) 
maka jadilah dia". (AS. Al Imran (3) : 59) 


Ayat ini memberi gambaran kepada manusia bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan segala 
sesuatu baik yang dapat diterima oleh akal maupun tidak akibat dari keterbatasan akal manusia. 


Hal ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya : 
Unas sal 59 is 48353 bill Ol: "ak GB Se 35 sb» JB ss JG 
"Jibril berkata : Demikianlah”. Tuhanmu berfirman : “Hal itu adalah mudah bagi-Ku, dan agar dapat 


Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai ramat dari Kami: dan hal itu adalah 
suatu perkara yang sudah diputuskan" 


(AS. Maryam (19) : 21) 
Asal Usul manusia menurut teori evolusi dan sanggahannya 


Teori evolusi ini dipelopori oleh seorang ahli Zoologi bernama Charles Robert Darwin (1809-1882). 
Dalam teorinya ia mengatakan : "Suatu benda (bahan) mengalami perubahan dari yang tidak 
sempurna menuju kepada kesempurnaan". Kemudian ia memperluas teorinya ini hingga sampai 
kepada asal-usul manusia. Menurutnya manusia sekarang ini adalah hasil yang paling sempurna 
dari perkembangan tersebut secara teratur oleh hukum-hukum mekanik seperti halnya tumbuhan 
dan hewan. Kemudian lahirlah suatu ajaran(pengertian) bahwa manusia yang ada sekarang ini 
merupakan hasil evolusi dari kera-kera besar (manusia kera berjalan tegak) selama bertahun- 
tahun dan telah mencapai bentuk yang paling sempurna. 


Tetapi dalam hal ini Darwin sendiri kebingungan karena ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak 
mengalami evolusi dan tetap dalam keadaan seperti semula. Walaupun pernyataan Darwin dalam 
bukunya yang berjudul "The Origin of Species" dapat dikatakan sukses besar karena membahas 
masalah yang menyangkut asal usul manusia, namun hal ini hanyalah bersifat dugaan belaka. 


Hal ini diantaranya merupakan kelemahan teori yang dikemukakan oleh Darwin. Tidak ada titik 
temu antara teori yang ada dengan kenyataan. Sebagai contoh,.. para ahli Zoologi sangat akrab 
dengan suatu species yang bernama panchronic yang tetap sama sepanjang masa. Juga 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7535 


ganggang biru yang diperkirakan telah ada lebih dari satu milyar tahun namun hingga sekarang 
tetap sama. Yang lebih jelas lagi adalah hewan sejenis biawak/komodo yang telah ada sejak 
berjuta-juta tahun yang lalu dan hingga Kini tetap ada. 


Di dalam teorinya Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari perkembangan makhluk 
sejenis kera yang sederhana kemudian berkembang menjadi hewan kera tingkat tinggi sampai 
akhirnya menjadi manusia. Makhluk yang tertua yang ditemukan dengan bentuk mirip manusia 
adalah Australopithecus yang diperkirakan umurnya antara 350.000 - 1.000.000 tahun dengan 
ukuran otak sekitar 450 - 1450 cm?. Perkembangan dengan perubahan volume otak ini besar 
pengaruhnya bagi kecerdasan otak manusia. Australopithecus yang mempunyai volume otak rata- 
rata 450 cm? berevolusi menjadi manusia kera (Neandertal) yang mempunyai volume otak 1450 
cm3. Dari penelitian ini diperkirakan dalam waktu antara 400.000-500.000 tahun volume otak itu 
bertambah 1000 cm. 


Tetapi anehnya perkembangan dari Neandertal ke manusia modern sekarang ini selama 
100.000 tahun volume otaknya tidak berkembang. Teori ini tidak mengemukakan alasannya. Jadi 
secara jujur dapat kita katakan bahwa teori yang dianggap ilmiah itu ternyata tidak mutlak karena 
antara teori dengan kenyataan tidak dapat dibuktikan. 


Perpaduan Al Gur'an dengan hasil penelitian ilmiah tentang asal-usul manusia pertama 


Terwujudnya alam semesta ini berikut segala isinya diciptakan oleh Allah dalam waktu enam 
masa. hal ini sesuai dengan firman Allah : 


Ja J3 Ya Il Yaya ole Sila F5 AbI diw 08 lagin los yS) A9 Olgawl JIE sll 
"Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada iantara keduanya dalam enam masa, 
kemudian Dia bersemayam diatas Arsy (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah itu 
kepada Yang Maha Mengetahui." (AS. Al Furgaan (25) : 59). 


Keenam masa itu adalah : Azoikum,... Ercheozoikum,... Protovozoikum,... Palaeozoikum,... 
Mesozoikum, dan Cenozoikum. 


Dari penelitian para ahli, setiap periode menunjukkan perubahan dan perkembangan yang 
bertahap menurut susunan organisme yang sesuai dengan ukuran dan kadarnya masing-masing. 
(tidak berevolusi). 


Ibas 051 sa J5 G9 dadi sd ebi Pd 3 A3 Ig Sat A3 uas Alg Olga Als Asli 
"yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada 


sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan (Nya|, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia 
menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya" (AS. Al Furgaan (25) : 2). 


Dari perpaduan antara Al Guran dengan hasil penelitian ini maka teori evolusi Darwin tidak dapat 
diterima. Dari penelitian membuktikan bahwa kurun akhir (cenozoikum) adalah masa dimana mulai 
muncul manusia yang berbudaya dan Allah menciptakan lima kurun sebelumnya lengkap dengan 
segala isinya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. 


Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam salah satu firman-Nya : 
Ale sai Ia dg lgi Rat Call slaull adl Saul Ri Guo LAHAN 53 LI GS Sl 38 
"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak 


(menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui atas segala 
sesuatu" (OS Al Bagarah (2) : 29) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7536 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kemudian di dalam surat Al Bagarah ayat 31 s/d 32 Allah berfirman : 


NI Wale Y aka Ig ul NIS slab susul JR Kal se 201552 5 GB alaI sle les 
Gahp KIS ASSII Adel Sul Sl Tale 


"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman : “Sebutlah kepada-Ku nama benda- 
benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!'. Mereka menjawab : "Maha Suci Engkau, 
tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, 
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (AS. Al Bagarah (2) : 31- 
32). 


Untuk memelihara kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Adam a.s maka Allah berkenan menurunkan 
kepada semua keturunannya agar derajat mereka lebih tinggi daripada makhluk yang lain. 


Apabila kita menilik kepada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah antropologi, maka 
akan tampak sekali keragu-raguan dari para ahli antropologi sendiri, apakah Homo Sapiens itu 
benar-benar berasal dari Pithecanthropus dan Sinanthropus ? 


Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya para ahli mengambil kesimpulan bahwa 
Pithecanthropus dan Sinanthropus bukanlah asal (nenek moyang) dari Homo Sapiens (manusia), 
tetapi keduanya adalah makhluk yang berkembang dengan bentuk pendahuluan yang mirip 
dengan manusia kemudian musnah. 


Ti II elu Balung Unud Saud yo G03 JeSil JG Has yA) 08 Jels sil SUSU ab» JB 53 
Gaal N Lb Ael sul JBS Gustig Irasy 
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau..?'. Tuhan berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tdak kamu 
ketahui'." (AS. Al Bagarah (2) : 30) 


Dari ayat ini banyak mengandung pertanyaan, siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang 
dimaksud oleh malaikat pada ayat di atas. Dalam literatur Antropologi memang ada jawabannya 
yaitu sebelum manusia Homo Sapiens (manusia berbudaya) memang ada makhluk yang mirip 
dengan manusia yang disebut Pthecanthropus,... Sinanthropus,... Neanderthal, dan sebagainya 
yang tentu saja karena mereka tidak berbudaya maka mereka selalu berbuat kerusakan seperti 
yang dilihat para malaikat. Nama-nama makhluk yang diungkapkan para ahli antropologi diatas 
dapat pula ditemui dalam pendapat para ahli mufassirin. 


Salah satu di antaranya adalah Ibnu Jazir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan : "Yang 
dimaksud dengan makhluk sebelum Adam a.s diciptakan adalah Al Jan yang kerjanya suka 
berbuat kerusuhan". Dengan demikian dari uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa Adam 
a.s adalah manusia pertama, khalifah pertama dan Rasul (nabi) pertama. 


Hal ini sesuai dengan firman Allah : 
2 Ud NS NI ol Gg ol WaS39 Dasa Gs alis GI 
"Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita 


gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada 
padanya seorang pemberi peringatan. " (AS. Fathir : 24). 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7537 


Goals Y d9 bis Agil 38 Kelasa) 2 BB Jgta dal J3 
"Tiap-tiap umat mempunyai rasul: maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah 
keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit punj tidak dianiaya. " (AS. Yunus : 47). 


F0092. GARIS EDAR TATA SURYA 


Oleh Agussty 

Tatkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al Gur'an, ditegaskan bahwa masing-masing 
bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. "Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan 
siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." (Al 
Gur'an, 21:33) 

Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam, tetapi bergerak dalam garis 
edar tertentu: 


"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Mengetahui." (Al Aur'an, 36:38) 


Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al @ur'an ini telah ditemukan melalui pengamatan 
astronomis di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan 
kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah 
garis edar yang disebut Solar Apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 
kilometer dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi 
matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada 
dalam suatu gerakan serupa yang terencana. 


Keseluruhan alam semesta yang dipenuhi oleh lintasan dan garis edar seperti ini, dinyatakan 
dalam Al Guran sebagai berikut: 

"Demi langit yang mempunyai jalan-jalan." (Al Guran, 51:7) 

Terdapat sekitar 200 milyar galaksi di alam semesta yang masing-masing terdiri dari hampir 200 
bintang. Sebagian besar bintang-bintang ini mempunyai planet, dan sebagian besar planet-planet 
ini mempunyai bulan. Semua benda langit tersebut bergerak dalam garis peredaran yang 
diperhitungkan dengan sangat teliti. Selama jutaan tahun, masing-masing seolah "berenang" 
sepanjang garis edarnya dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna bersama dengan 
yang lain. Selain itu, sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang 
ditetapkan baginya. 

Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Galaksi-galaksi pun 
berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. 
Selama pergerakan ini, tak satupun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain, 
atau bertabrakan dengan lainnya. Bahkan, telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan 
satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. 

Dapat dipastikan bahwa pada saat Al @ur'an diturunkan, manusia tidak memiliki teleskop masa 
kini ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer, tidak 
pula pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Karenanya, saat itu tidaklah mungkin untuk 
mengatakan secara ilmiah bahwa ruang angkasa "dipenuhi lintasan dan garis edar" sebagaimana 
dinyatakan dalam ayat tersebut. Akan tetapi, hal ini dinyatakan secara terbuka kepada kita dalam 
Al Gur'an yang diturunkan pada saat itu: karena Al Gur'an adalah firman Allah. Subhanalloh......! 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7538 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


F0085. ANTARA HUKUM DAN MANUSIA 


Oleh Deandra Shalshaby 


Suatu ketika Abu nawas dan anaknya,pergi ke sebuah pasar,,,,dari suatu percakapan dalam 
perjalanan singkat itu kita dapat beberapa HIKMAH YANG KITA bisa ambil pelajaran betapa 
TUHAN tak pernah menghukumi manusia (hamba),,dengan kadar yang di atas kemampuan 
kita,,,,"(isi dalam surat al-bagoroh)", dengan menuntun se ekor kuda Abu Nawas masuk ke dalam 
pasar di tengah pusat desa,,,dan dengan tenang pula Beliau menyuruh anaknya naik diatas kuda 
imuetnya,,,,salah satu celoteh penjual sayur saat melihat bayangan Abu nawas menuntun kuda 
yang di tunggangi anaknya. 


"wah dasar anak tidak tau sopan santun,,,kurang ajar bener,,,ayahnya disuruh jalan anaknya naik 
kuda lagi ! (nrunyam,,jawa red) 


dengan muka sinis sang pedagang itu mengumpat Abu Nawas,,,,dan itu pun di dengar sang Abu,,, 
sambil berfikir Abu Nawas tetap berjalan dan kembali keluar pasar dengan sejuta idenya... 


,.kmudian sang Abu bilang ke anaknya dengan santun 
"anakku,,,biarlah ayah yang naik di punggung kuda itu ya,,,,??? 
dengan hormat pula sang anak menjawab,,,,"na'am ayah,,,is ok,,," (“anaknya gaul,,") 


dengan tak ada berfikir banyak sang Abu kembali masuk dalam pasar desa itu,,,dengan diiringi 
anaknya yang memegangi kudanya,,namun untung tak dapat di tolak malang pun tak dapat 
diraih,,,,tukang jual sapu pun mengumpatnya,, 


"ooohhhh dasar ayah tidak tak punya rasa belas kasian,,,masak anaknya suruh jalan nuntun kuda 
ayahnya naik begituw,,,????" 


Abu Nawas pun mendengar dan senyum manis padanya sambil berucab,,,MASYAALLAH,,, 
satu kata terucab untuk anaknya,,,"anakku,,,mari kitga keluar lagi,,ada sesuatu yang ayah lupa di 


sana,,," dengan maksud membesarkan hati sang buah hatinya,,,-- 
"IAY AYAH,,, TAFADHOL.." 


KMUDIAN,,sang aBUPUN MEMINTA ANAKNYA BERJALAN bersama dan menunutun kuda 
imuetnya masuk ke dalam pasar Ig,,,, 


namun cerita hukum manusia tak lepas dari telinganya,,, 
penjual jamu pun berucap keras,,, 


"walah,,,ini anak ma ayah sama aja,,ndak mikir apa,,pasar rame gini bawa kuda masuk,,,ndak 
punya otak ya,,?? masak anak kecil suruh jalan ,,,!,,,kudanya di pakai apa,,,??" 


Astagfirullahal adzim,,,,,masih saja saya di umpat...(gumam sang Abu).. 

dah nak ayo keluar Ig.... 

anak pun menjawab,,,"loh pak saya dah lapar kok kluar masuk pasar terus,,,gimana tow...“(logat 
jawa”) 

nak,,,,ini adalah ujian kamu, barang siapa yang lulus dari hukum manusia yang super repot dan 
kita bisa sabar dengan senyuman untuk menghadapinya,,maka HUKUM TUHAN Pun sangatlah 


indah,,,,dan akan kamu rasakan betapa ALLAH SWT sangatlah sayang pada kita,,,dan sangatlah 
adil pada hambanya,,,"abu nawas me wejang anaknya" 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7539 


mari kita tinggalkan kuda kita di sini nak,,, 


dengan percaya diri abu nawas menaruh kudanya,,di luar pasar dan berjalan bersama anaknya,,,, 
namun tak urung pula dengan umpatan lainnya,,, 


giliran sang tukang onde2,,,,woh,,,anae tidak di gendong pak, abu,???,,senyum manispun di 
sunggingkan oleh Abu nawas,,, 


"ndak perlu,,,karena anak saya bisa jalan bersama saya dan dia sangat mengerti dengan 
keadaaan saya,,,dan keadaan manusia itu pada dasarnya adalah sama di mata Allah swt,,,yang 
membedakan adalah IMAN DAN TAGWA kita nantinya,,, 


"inna akromakum ngindaallahi atgokum,," 


jd jangan kau umpat lagi aku dengan hukum2 mu yang merepotkan aku wahai para 
pedagang,,,"celoteh sang abu",,,dengan muka sumringah,,, 


para pedangangpun diam dan malu padanya, 


dari cerita di atas, skiranya kita mampu mengambil pelajaran, betapa repot dan susah nya hukum 
manusia,,,di banding hukum2 Allah yang mudah dan murah tentunya, dan juga betapa kesabaran 
kita dalam bersosialisasi dengan yang lain sangatlah penting. Sekian 


SABAR ADALAH PENUNJANG KETENGANGAN HATI DAN KERUKUNAN BERSOSIALISAS 
F0O118. TAUBATNYA WANITA PENDOSA 


Oleh Mbah Jenggot 


Pada suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya 
yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya 
menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias muka atau perhiasan menempel di 
tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu, tidak dapat 
menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret 
mendekati kediaman rumah Nabi Musa a.s. 


Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam 
"Silakan masuk". Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air 
matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah. Tolonglah saya, Doakan saya agar Tuhan 
berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa as 
terkejut. "Saya takut mengatakannya." jawab wanita cantik. "Katakanlah jangan ragu-ragu!" desak 
Nabi Musa. Maka perempuan itupun terpatah bercerita, "Saya ......telah berzina." Kepala Nabi 
Musa terangkat, hatinya tersentak. 


Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun......lantas hamil. Setelah anak itu lahir, 
langsung saya....... cekik lehernya sampai......tewas", ucap wanita itu seraya menagis sejadi- 
jadinya. Nabi musaberapi-api matanya. Dengan muka berang ia menghardik," Perempuan bejad, 
enyah kamu dari sini! Agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. 
Pergi!"...teriak Nabi Musa sambil memalingkan mata karena jijik. 


Perempuan berewajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh segera 
bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk ke luar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap 
tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu 
mau di bawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana 
pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7540 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya, Malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. 
Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak 
bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa 
terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" Maka 
Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril. 


"Betulkah ada dosa yang lebih besar dari pada perempuan yang nista itu?" "Ada!" jawab Jibril 
dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat 
dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar dari pada seribu kali 
berzina". 


Mendengar penjelasan ini Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali 
kepadanya. la mengangkat tangan dengan khusuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah 
untuk perempuan tersebut. 


Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa 
penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sembahyang itu tidak wajib dan tidak 
perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah 
menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hamba-Nya. Sedang orang 
yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman 
didadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepada-Nya. Itulah sebabnya Tuhan 
pasti mau menerima kedatangannya. 


Dikutip dari buku 30 kisah teladan - KH. Abdurrahman Arroisy - Dalam hadist Nabi SAW 
disebutkan : Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang 
membakar 70 buah Al-@ur'an, membunuh 70 nabi dan bersetubuh dengan ibunya di dalam 
Ka'bah. 


Dalam hadist yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat 
waktu, kemudian ia menggadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hugub. Satu 
hugub adalah delapan puluh tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akherat 
perbandingannya adalah seribu tahun di dunia. 


Demikianlah kisah Nabi Musa dan wanita pezina dan dua hadist Nabi, mudah-mudahan menjadi 
pelajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban sholat dengan istigomah. 


3184. HATI-HATI MEMILIH MENANTU : NASEHAT UNTUK 
PARA ORANG TUA 


Diceritakan, dahulu di kota marwu (salah satu kota di negara Persia), terdapat seorang laki-laki 
yang bernama Nuh bin Maryam, ia adalah seorang pemimpin sekaligus Gadli kota tersebut. Ia 
adalah seorang laki-laki yang banyak mendapatkan nikmat juga harta benda yang melimpah. 


la juga seorang bapak yang memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik, baik, menarik, 
sungguh sempurna sekali kecantikannya. Telah banyak para pembesar, petinggi, atau pemuda- 
pemuda kaya yang datang untuk melamarnya. Tetapi tak ada seorang pun dari mereka yang 
datang, dapat membuat tertarik hati syaikh Nuh bin Maryam untuk melepaskan anak gadisnya. 


Karena melihat putrinya sudah waktunya menikah, tetapi belum menemukan sosok yang cocok 
sebagai pendamping putrinya, syaikh Nuh bin Maryam merasa gundah dan susah menghadapi 
masalah ini. “Jika aku memilih salah satu dari mereka, maka sebagian yang lain tentu akan 
merasa kecewa”, kata syaikh Nuh bin Maryam. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7541 ) 


Syaikh Nuh bin Maryam memiliki seorang budak laki-laki yang bernama Mubarok, ia adalah 
seorang budak yang berasal dari India dan merupakan seorang budak laki-laki yang sangat 
bertagwa. Beliau memiliki kebun yang sangat luas, kebun tersebut ia tanami dengan berbagai 
macam pohon, buah-buahan, juga tumbuh-tumbuhan. 


Syaikh Nuh bin Maryam berkata kepada budak laki-lakinya, “Aku ingin engkau merawat dan 
menjaga kebunku”. Mendapat perintah tersebut, ia lalu mulai menjaga dan menetap di kebun 
syaikh Nuh bin Maryam selama satu bulan penuh. 


Beberapa hari kemudian setelah Mubarok mulai menjaga kebun tersebut, tuannya mengunjungi 
kebun untuk melihatnya. Ia berkata kepada Mubarok: “Wahai Mubarok, petikkan aku segenggam 
anggur”. Mendapat perintah demikian, Mubarok segera mengambilkan segenggam kurma, tetapi 
anggur yang dipetikkan oleh Mubarok, ternyata terasa masam. 


Mendapat anggur yang masam, syaikh Nuh bin Maryam memerintahkan Mubarok untuk 
memetikkan anggur yang lain: “Petikkan aku anggur yang lain, yang tadi masam rasanya...!” 


Mendapatkan perintah demikian, ia mulai memetikkan anggur yang lain, tetapi lagi-lagi anggur 
yang ia petik masam juga rasanya. Mengetahui hal tersebut, syaikh Nuh bin Maryam heran lalu 
bertanya pada Mubarok, 


“Wahai Mubarok, dari anggur sebanyak ini, kenapa engkau tidak bisa memetikkan untukku anggur 
yang manis, engkau malah memetikkan anggur yang masam??”. 


“Wahai tuanku, sungguh aku tak tau, mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam”, 
kata Mubarok. “Subhanallah, engkau hidup satu bulan penuh dalam kebun anggur tetapi engkau 
belum bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana yang masam??”. “benar wahai 
tuanku, aku tidak bisa membedakannya”, kata Mubarok. 


“Kenapa engkau tidak mencicipi anggur tersebut, agar tau rasanya?”, kata syaikh Nuh bin 
Maryam. “Engkau hanya memerintahkan aku untuk menjaganya, dan tidak memerintahkan aku 
untuk mencicipinya, bagaimana bisa aku mengkhianatimu wahai tuanku?!”. Kata Mubarok. 


Mendengar jawaban demikain, al-@adli syaikh Nuh bin Maryam merasa takjub akan kejujuran 
pemuda ini, lalu berkata, “Semoga Allah menjagamu atas amanah yang engkau emban wahai 
pemuda”. 


Syaikh Nuh bin Maryam sekarang tau, bahwa pemuda yang sedang berada di hadapannya adalah 
pemuda yang memiliki akal yang cerdas. Syaikh Nuh bin Maryam berkata, “Wahai anak muda, 
sungguh hatiku saat ini sangat senang kepadamu, dan aku ingin, engkau melaksanakan 
perintahku berikutnya”. 


“Aku selalu mentaati Allah Ta'ala dan perintahmu wahai syaikh”, kata Mubarok. Syaikh Nuh bin 
Maryam berkata, “Sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang sangat cantik dan sudah pernah 
di khitbah oleh banyak para pembesar dan orang-orang penting, tetapi aku masih belum tau, siapa 
di antara mereka yang harus aku jadikan menantu, apa saranmu atas masalahku ini??”. 


Mubarok berkata, “Orang-orang kafir zaman jahiliyyah, mereka lebih mengutamakan keturunan, 
nasab, kemasyhuran keluarga, juga kedudukan”. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7542 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


“Orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih mengutamakan keelokan dan kecantikan. Pada masa 
Nabi shalallahu'alaihi wasallam, para sahabat lebih mengutamakan kebaikan agama juga 
ketagwaar”. 


“Sedangkan di zaman kita sekarang, dalam masalah mencari mantu, para orang tua lebih 
mengutamakan banyaknya harta benda. Oleh karena itu wahai syaikh, anda bebas menentukan 
pilihan anda dari empat hal ini”. 


Mendapat jawaban demikian, syaikh Nuh bin Maryam berkata: “wahai pemuda, aku lebih memilih 
calon yang kokoh agamanya, bertagwa dan amanah. Oleh karena itu, aku ingin menjadikan 
engkau sebagai menantuku. Karena aku sungguh telah menemukan kebaikan, agama yang 
kokoh, juga amanah pada dirimu. Juga engkau adalah pemuda yang memiliki iffah (kemulyaan 
diri) juga penjagaan diri yang bagus”. 


Mendegar ucapan tuannya, Mubarok berkata: “Wahai tuan, saya adalah seorang budak yang 
berasal dari India dan berkulit hitam yang telah engkau beli dengan hartamu, kenapa engkau 
malah ingin menikahkan aku dengan anakmu? Mengapa engkau malah meilihku dan ridlo 
kepadaku?” “Berdirilah bersamaku menuju rumahku untuk merembug masalah ini, kata syaikh 
Nuh bin Maryam. 


Setelah syaikh Nuh bin Maryam bersama Mubarok sampai di rumah, beliau berkata kepada 
istrinya, “Ketahuilah, pemuda India ini adalah seorang pemuda yang baik agamanya juga 
bertagwa, aku suka akan kesalehannya dan aku ingin menikahkannya dengan anak kita, apa 
pendapatmu mengenai hal ini?”. 


“Semua keputusan berada di tanganmu wahai suamiku, tetapi berilah aku waktu sebentar untuk 
memberitahu anak kita, aku ingin mendengar jawabannya”, kata sang istri. Sesampainya istri 
syaikh Nuh bin Maryam kepada anaknya, ia berkata kepadanya tentang keinginan ayahnya. 


Mendengar perkataan ibunya, gadis tersebut menjawab: “Jika hal tersebut sudah menjadi pilihan 
ayah dan ibu, maka aku akan melaksanakannya, aku tidak akan pernah menentang keputusan 
ayah dan ibu, aku akan selalu berbuat baik kepada ayah dan ibu”. 


Mendapat persetujuan dari anak gadisnya yang sangat salihah ini, syaikh Nuh bin Maryam segera 
menikahkan Mubarok dengan anak gadisnya tersebut. 


Setelah pernikahan, syaikh Nuh bin Maryam memberikan harta yang sangat banyak sekali kepada 
kedua mempelai tersebut, dan tidak begitu lama kemudian, lahirlah dari kedua pasangan yang 
saleh dan solihah tersebut seorang anak laki-laki tampan yang kemudian dinamai Abdullah. 


Dialah anak yang kelak sangat terkenal di kalangan Ulama Islam dengan nama Abdullah bin 
Mubarok, seorang ulama besar yang memiliki banyak ilmu, zuhud, dan banyak meriwayatkan 
hadits-hadits Nabi shalallahu'alaihi wasallam. Sampai saat ini, nama besar Abdullah bin Mubarok 
masih dikenang dalam dunia Islam. 


Klu 293 bj ol lo CSI July Eno d295 gol Lllko WS Ul pel 


“Disadur dari kitab at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk karya al-Imam al-Ghazali oleh al-Fagir 
As'ad. 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7543 


3195. Punya Musuh Itu Juga Penting 


Suatu ketika, setelah salah seorang Khalifah Islam wafat, Raja Romawi mulai mengumpulkan 
kembali penguasa-penguasa daerah yang masih dalam kekuasaannya. Hal ini dilakukan, karena 
memang sebelumnya mereka terpecah-pecah dan saling berselisih satu dengan lainnya, sehingga 
mereka meski besar tetapi terkesan sangat rapuh. Mungkin sebab itulah, seringkali dalam banyak 
pertempuran, mereka keok oleh pasukan Islam yang lebih kecil jumlahnya. 


“Saat ini, kaum muslimin sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka baru saja 
kehilangan pemimpinnya, tentu saat ini fikiran mereka sedang fokus menentukan siapa pemimpin 
mereka berikutnya.....apalagi, mereka saat ini terlihat sangat tidak akur satu dengan lainnya, 
sebab perbedaan jago yang mereka usung untuk jadi pemimpin yang baru”. 


“Ini adalah salah satu momen tepat, untuk kita memperdaya mereka, kita taklukkan mereka di saat 
mereka lengah”, kata salah satu komandan pasukan Romawi. 


Ucapan dari salah satu komandan pasukan Romawi tersebut ternyata disepakati oleh para pejabat 
kerajaan Romawi yang lain. Mereka semua bersepakat, memang saat inilah momen yang tepat 
untuk menghancurkan kaum muslimin. 


Namun sayangnya, salah seorang penasehat kerajaan yang cukup terkenal kecerdasannya 
dikalangan Romawi, tidak menghadiri forum tersebut, sehingga kesepakatan yang telah mereka 
buat, belum mendapatkan kritikan juga saran masukan darinya. 


Para komandan dan pejabat tinggi kerajaan Romawi itu kemudian setuju untuk mengirimkan salah 
seorang di antara mereka agar memberi tahu hasil kesepakatan itu kepada penasehat tersebut. 


Setelah kabar tentang kesepakatan tersebut disampaikan, penasehat itu berkata: “Aku tidak 
memandang kesepakatan tersebut sebagai sebuah kesepakatan yang benar...!!". 


Mendapat tanggapan demikian, para pembesar Romawi yang telah membuat kesepakatan 
tersebut bertanya, apa alasan dari yang ia sampaikan??. “Besok akan aku beri tahu alasannya”, 
kata penasehat tersebut. 


Ketika esok hari menjelang, datanglah para pembesar Romawi tersebut, menagih janji dari 
penasehat itu, “Kemaren engkau telah berjanji, bahwasanya hari ini engkau akan menyampaikan 
alasan dari pandanganmu kemaren?”. “Baik, akan aku sampaikan alasanku”. 


Penasehat tersebut lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mendatangkan dua ekor 
anjing besar yang telah ia persiapkan sebelumnya. 


Tiba-tiba, ketika dua anjing besar tersebut diletakkan secara berhadapan lalu dilepaskan 
kendalinya, mereka lalu saling menyerang, saling menggigit dan mencakar, sehingga darah keluar 
dari kedua tubuh anjing tersebut. 


Setelah kedua anjing tersebut sama-sama klenger karena pertarungan yang sengit, penasehat itu 
lalu memerintahkan anak buahnya untuk mendatangkan ke arena duel kedua anjing tersebut, 
seekor serigala. 


Ketika kedua anjing yang sudah agak klenger tersebut melihat ada seekor serigala yang 
mendatangi mereka, sontak mereka berdua berdiri lalu menyerang serigala itu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(754 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kedua anjing tersebut tiba-tiba bisa saling bekerja sama, saling membantu untuk mengalahkan 
serigala. Seolah mereka telah lupa, bahwasanya beberapa saat sebelumnya, mereka berdua 
adalah musuh yang saling menyerang. 


Ketika orang-orang yang mendatangi penasehat tersebut sedang bengong menyaksikan duel 
antara seekor serigala melawan dua ekor anjing yang sebelumnya saling menyerang, penasehat 
tersebut tiba-tiba angkat bicara, 


“Begitulah perumpamaan kalian dengan kaum muslimin, yaitu bagaikan seekor serigala dan dua 
ekor anjing yang saat ini sedang bertarung ini”. 


“Kaum muslimin memang tidak akan henti-hentinya berselisih juga bermusuhan dengan sesama 
mereka sendiri, sampai mereka menemukan musuh yang sama dari yang selain mereka.....ketika 
mereka telah menemukan musuh yang sama, maka mereka akan menghentikan segera 
permusuhan tersebut, mereka akan saling menolong satu dengan yang lain demi menghadapi 
musuh tersebut”. 


Setelah para pembesar Romawi tersebut mendengarkan alasan dari sang penasehat, mereka bisa 
memahami dan mengurungkan niat atas apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. 


“ Disadur dari @oshosh al-'Arab juz 2 karya syaikh Ibrahim Syamsuddin oleh al-Fagir As'ad. 


pall Sid aelos G9 aggas b39 doi US agilu Jing agllsol D3 agllel Bb39 pd )laci 
aeiuiul9 agilaul adISg SSI j45c ,xito )43L /43L /43L pal ylal jlal 

3241. Beruntung Sekali Andai Engkau Bukan Seorang 
Pemimpin 

Diriwayatkan, bahwasanya sayyidina Umar bin Khattab radliyallahu'anh suatu ketika turut serta 
menghantar jenazah salah seorang kaum muslimin, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tak 
dikenal, lalu turut serta mensholatkan janazah tersebut. Ketika mayit tersebut telah dimakamkan, 
laki-laki tersebut lalu meletakkan tangannya di atas kubur mayit tadi lalu berkata: “Ya Allah, jika 
Engkau menyiksa mayit ini, maka itu adalah hak-Mu, karena mayit ini telah maksiat kepada-Mu. 


Tetapi jika Engkau merahmatinya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang sangat butuh akan 
belas kasih-Mu.” 


“Sungguh beruntung sekali engkau wahai mayit, seandainya saja engkau bukan seorang amir, 
bukan seorang pemimpin, bukan seorang penulis, bukan seorang pengurus, dan bukan pula 
seorang penarik pajak.” Ketika laki-laki tersebut telah selesai mengucapkan kata-kata di atas, tiba- 
tiba sosoknya hilang dalam kerumunan manusia. Sayyidina Umar lalu memerintahkan salah 
seorang sahabatnya untuk mencari laki-laki tersebut, namun tak menemukannya. Sayyidina Umar 
lalu berkata: “Laki-laki tersebut adalah Nabiyullah Hidlir “alaihissalam.” 


““Disadur dari kitab at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk karya al-Imam al-Ghazali, oleh al-fagir 
As'ad. 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7545 


3255. HIKMAH 10 SIFAT ANJING YANG PERLU DITIRU 
MANUSIA 
PERTANYAAN : 


? Naela Nilna Al-Muna 
Assalamualaikum, konon kita itu disuruh meniru 8 sifat dari anjing dan tidak meniru 8 sifat dari 
anjing yang lain. Apa sih masing-masing 8 sifat dari anjing tersebut ? 


JAWABAN : 


2 Abdur Rahman Assyafi'i 
Waalaikum salam, bukan 8 tapi 10 : 


clay) oA8 9 Laila Jln Y ji Hain gita Y Gl Uya gal! (His Ba gama Jla8 pat ASI LA AS 23: Lal Aisi Goo 3 Urai AAS 
La AR 3 cas Cal Le Ca La dya Hal asal dah jl: “ASI Oagiall Kila) Ca Am 3 IS YI Ja ya ali Y : “AI GasdLali 
SALE Cja dAM 3 gewaga Coil KAI Ya it Ul: Mamalia! .opam | JII Sale Ga Ap 3 CL jae Sila al LL NJ Baal jl Oa Le 
Ole, (lala: om ke SJ 2 3 Es bang ha laa MD AG (Lamar), (huluaa kada bay pai, ola KI ol 3D yaaa 
SN daa gado ay RD Ualiiityy, UELA: Il kn ol, sa gutand ai SA adat Ula La y0 gdio sagy land Unang, Uiluad: Jl lag Ja ls 
kebarg JA hiad Ill gal olaal gd d0 say Lala Ulitnyy, Wal j3: Ld JA ala y Lay ala Uks La AL Ja di 793 AS Lag ak lai li Liter 


HIKMAH : 

Pada anjing terdapat pekerti / kebiasaan terpuji yang seyogyanya seorang mukmin tidak 

melepasnya : 

1. Pertama : Dia senantiasa dalam keadaan lapar, dan ini merupakan sifat orang-orang shalih. 

2. Kedua : Pada waktu malam dia hanya tidur sebentar, dan ini merupakan sifat orang-orang yang 
ahli tahajjud. 

3. Ketiga : Andai pada suatu hari dia diusir seribu kali maka dia senantiasa di pintu rumah 
tuannya, dan ini merupakan sifat orang-orang jujur. 

4. Keempat : Jika dia mati maka dia tidak meninggalkan warisan, dan ini merupakan tanda orang- 
orang zuhud. 

5. Kelima : Dia merasa puas / rela atas bagiannya di bumi dg tempat yang paling rendah, dan ini 
merupakan tanda orang-orang ridha. 

6. Keenam : Dia memandangi setiap orang yang melihatnya sehingga dilemparkannya sesuap 
makanan untuknya, dan ini merupakan akhlag orang-orang miskin. 

7. Ketujuh : Andai debu dilemparkan terhadapnya maka dia tidak marah dan tidak dengki, dan ini 
merupakan akhlag para pecinta. 

8. Kedelapan : Apabila tempatnya dikuasai maka dia akan meninggalkan tempatnya dan berjalan 
ke tempat lain, dan ini merupakan sikap seorang pemuja. 

9. Kesembilan : Apabila dia diberi sesuap makanan maka dia memakannya dan senantiasa 
makan sesuap makanan, dan ini merupakan tanda orang-orang yang gona'ah / menerima apa 
adanya. 

10.Kesepuluh : Apabila dia bepergian dari suatu daerah ke daerah lain maka dia tidak berbekal, 
dan ini merupakan tanda orang-orang yang tawakkal. Selesai 


2 Kumbang Gurun 

Tinggal sifat kebalikan sifat yang tercela dari anjing : 

1. mengikuti sahwat, diberi peringatan atau tidak dia akan menjulurkan lidahnya ( kinayah selalu 
mengikuti syahwat) 

2. menerkam ( menyakiti orang lain ) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7546 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3. merobek dengan cakaran ( merusak kehormatan orang lain ) 
(Imam Gozali dalam Ihya uluumiddin|. 
WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/785679104788233/ 


3339. YANG GILA ITU AKU ATAU ENGKAU ? 


Bahlul adalah seorang laki-laki yang dikenal sebagai orang gila pada zaman kekhalifahan Harun 
ar-Rasyid. Suatu ketika, saat Harus ar-Rasyid sedang berjalan-jalan melihat daerah 
kekuasaannya, ia melintasi sebuah pemakaman yang ternyata di sana Bahlul sedang duduk di 
atas sebuah makam. 


Melihat hal tersebut, Harun ar-Rasyid lalu berkata sambil berteriak: “Hai Bahlul, hai orang gila... 
.kapan engkau akan waras?!” 

Mendengar Harus ar-Rasyid berkata demikian kepadanya, Bahlul lalu bergerak lalu memanjat 
sebuah pohon yang paling tinggi yang ada di sekitar pemakaman itu lalu berteriak: “Hai Harun, hai 
orang gila....kapan engkau akan waras?!” 


Harun ar-Rasyid lalu mendatangi pohon yang dipanjat oleh Bahlul, ketika itu Bahlul sedang 
nongkrong pada sebuah cabang di pohon yang ia panjat. 

Lalu berkata: “Sebenarnya, yang gila itu aku ataukah engkau wahai Bahlul??!” 

“Akulah yang sebenarnya waras, dan engkaulah yang gila”, kata Bahlul kepada Harun ar-Rasyid. 
“Kok bisa begitu??” 

“Tentu saja...karena aku tau, bahwasanya ini (ia memberi isyarat ke istana Harun) akan sirna, 
sedangkan ini (memberi isyarat pada kubur) akan tetap adanya. Aku selalu maramaikan ini (kubur) 
sebelum ini (istana)....sedangkan engkau wahai Harun, engkau selalu meramaikan ini (menunjuk 
pada istana) dan engkau malah melalaikan ini (menunjuk pada kuburan)”. 

“Engkau tidak suka, jika engkau harus berpindah dari tempat yang ramai (istanamu) ke tempat 
yang sepi (kuburan!!!.....padahal engkau tau betul, bahwasanya engkau pasti akan menuju ke 
sana!!” 

“Jika demikian adanya wahai Harun, siapa sebenarnya yang gila???”. Kata Bahlul dengan tegas. 


Mendengar ucapan Bahlul tersebut, hati khalifah Harun ar-Rasyid terguncang. Ia lalu menangis 
sampai air matanya meleleh membasahi jenggotnya. Lalu berkata: “Demi Allah, sungguh yang di 
ucapkannya adalah benar”. 

“Tambahlah nasehatmu untukku wahai Bahlul”, kata Harun. 

“Cukuplah Kitabullah menjadi penasehatmu.....tetapilah ia selalu”, ucap Bahlul. 

“Apakah engkau memiliki sebuah keperluan yang bisa aku penuhi wahai Bahlul?”. 


Bahlul berkata: “Iya, aku memiliki tiga keperluan, jika engkau bisa memenuhinya, maka aku akan 
berterima kasih kepadamu...” 

“Katakan saja keperluanmu wahai Bahlul”, ucap Harun. 

“Aku ingin engkau menambah usiaku”. 

“Aku tidak mampu melakukannya wahai Bahlul”, jawab Harun. 

“Aku ingin engkau menjagaku dari malaikat maut”. 

“Aku tidak mampu melakukannya wahai Bahlul”. 

“Aku ingin engkau memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka”. 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7547 ) 


“Aku juga tidak mampu melakukan hal tersebut wahai Bahlu”, ucap Harun ar-Rasyid. 

“Jika demikian adanya, engkau ini sebenarnya bukanlah seorang raja wahai Harun, engkau tak 
lebih hanyalah seorang budak ....dan aku tidak membutuhkan apa pun dari seorang budak”, kata 
Bahlul. 


by Kang As'ad, Krapyak 20/06/2014 


3345. Seorang Pembebas Masjidil Agsha Tidak Akan 
Pernah Mengaduh 


Saat Shalahuddin al-Ayyubi, seorang Raja besar yang berhasil membebaskan Baitil Magdis 
Palestina masih kanak-kanak, ia terlihat bermain dengan gadis-gadis kecil di tengah jalan. 
Mengetahui hal tersebut, bapak beliau yaitu syaikh al-Amir Najmuddin segera mendatanginya lalu 
menarik tangan Sholahuddin dan mengangkatnya tinggi-tinggi dari tengah-tengah anak-anak kecil 
yang sedang bermain. 


Dan memang, bapak Sholahuddin al-Ayyubi adalah seorang laki-laki yang memiliki postur tubuh 
yang cukup tinggi. Beliau berkata kepada Sholahuddin, “Aku tidak menikahi ibumu dan tidak pula 
memiliki anak agar engaku bermain dengan gadis-gadis kecil!!.....aku menikahi ibumu dan 
memiliki anak, agar engkau membebaskan Masjidil Agsho.” 


Setelah berkata demikian, syaikh Najmuddin lalu melepaskan genggamannya dan terjatuhlah 
Sholahuddin kecil di atas tanah. Syaikh Najmuddin lalu memandangi putranya tersebut....beliau 
melihat rasa sakit yang tampak di wajahnya. 

Syaikh Najmuddin berkata: “Apakah engkau kesakitan??” 

“Iya, aku merasa sakit”, kata Sholahuddin kecil. 

“Kenapa tidak menangis dan mengaduh??” 

“Seorang pembebas Masjidil Agsha tidak akan pernah menangis dan mengaduh”, jawab 
Sholahuddin kecil. 


Dialih bahasakan dari sebuah kisah yang terdapat di FP al-Habib Zain bin Sumaith by Kang As'ad. 
Krapyak, 25/06/2014 

3358. KALAM HIKMAH DARI IMAM ASY-SYAFI' 

PERTANYAAN : 

2 Aziz Huda Iwan Budoyanto 

Untuk "ngasah gaman sing wis kethuL". Monggo! Yang senjatanya masih tajam, dimohon untuk 


membantu mengupas! Matur nuwuuuuun. MONGGOOO. 
ISil99 yo )ew AUK3 Slug “dl WbiB ylb9Xl uc Us. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Bismillahir rohmaanir rohiim, bait ini adalah kata-kata hikmah dari Imam syafi' , ada yang 
mengatakan goul nya sayyidina Ali karromallahu wajhahu. 


sil yo plaw dl S9 Jgsug: 
LD aan lia Yi yg “Pada call 93 JUb9N ye 3 
—lo Ang Ulolg aleg "" dc —ingo UlwSII Ad PSI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7545 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Dalam kesempatan lainnya Imam Syafi'l juga menulis : 


il yua plawI 93 lag NI HS € usil us us 
sala Gouog Ulsl9 log Aiu2o ULwSI9 Rd Ui 
Sila K9 HIbal R39 Bang Jd oli 3 JS 8 
Jawlg Ual9 0g Old Jl il yo J3 all U9od 


“ Tinggalkan negaramu, niscaya engkau akan menjadi mulia, dan pergilah, karena bepergian itu 
mempunyai lima faedah . 

Menghibur dari kesedihan, mendapatkan pekerjaan, ilmu dan adab, serta bertemu dengan orang- 
orang baik. 

Jika dikatakan bahwa bepergian itu mengandung kehinaan,dan kekerasan, dan harus mlewati 
jalan panjang, serta penuh dengan tantangan, 

Maka bagi pemuda kematian lebih baik daripada hidup di kampung dengan para pembohong dan 
pendengki. “ 


Para ulama-pun melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang dilakukan 
oleh Jabir bin Abdullah yang menempuh perjalanan selama dua bulan dari Madinah menuju Mesir, 
hanya mencari satu hadits. Begitu juga yang dilakukan imam Syafi'l sendiri, yang berpindah dari 
tempat kelahirannya Palestina menuju Mekkah, kemudian dilanjutkan ke Irag, kemudian ke 
Yaman, dan akhirnya ke Mesir hingga wafat beliau. 


J8 Gu Jkt YI Kd /Ilug5 wall lb 53 Ulb3AI ye LS 
lb dung Dls « Vega diuso ULuSIg MD 
sila OSiol9 yilall R33 dikog J3 yLiw 3 43 Ja UB 
23 yul 0m OS JI ws ad ea 


Isa Jaos siwll ale 

duo gall ilasll Ucling Jas LL 0 ye lg3 Setu dal Uli pama Zrion, 

Jonl Ul LA5 ade SMBNI9 pull ade Sosill isl dls Gd Ily « poll Lesisy Sila3 Jl jab 
calolhuol adl ye Jluy diiSo HI adl dg” isl all Usung dis £ yoll Ang Ul SS AI9 « Ugal Ob 
kasisg JodJl Jb lc NS yo Going « Jgall lb OLS . 


klan lengah lis wu 1320 gl Aoa Giluwgo Inai ldels 5 Hgly « Jl Jabas 

ds adan lg Bal JS A9 Jettuy | &Uniuul AS 98 pull S0y BSI 98 Jatui gal “SBlgall yl 
ol ca lal! #02 diary ball dl Jaag « LSI lg Ugal elbi & 90) K3 dal yo 33 
As JL 0 lesalg orlewul ade Jasi wal OLI cb ll ousi ola . 


J3 JUL 4820 yoga sll 53 loo siwll ic Lin Kilas 48 Jobilla KS) 98 doll Ul ala 0g 
OLI YAN a39 Pola JB salguw Lo vy93 d2 Bold ari Lyy09 V7 LI Id uk Lutug Nag 
20rb ISI) 4 ce39oll(, 

ade Jasa ul Jill SL al yeuiad eleoulasiy Asy yi Sela yul ul Ulas dos yo Jiwll Luisy9 
dil Gimall el SI cakug le AU dad will LS: 


Sea en lea akan ai san: 
SI sing doel) sawg sole) pam Ui gl pi. 


Isa) US JB lagi dl yu3) sa ul ue3 Aloulg lal 230 234 ul Ja Hull Bull le Yg 
059 « Sio ll og) (Sllac mila89 silolg elus dll Edojual ) "Jgtn3 lis» 97 akug le Al al All 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7549 ) 


0 JS 93 ll Sai agung: 
alug le AU aluo J3 sn uc Lgiug onall 49 delonlL Ulsuol yng alus le all alun £ Sg: 
aga Lraluy ol Jilluall da3 «Sold Ola.y ( 02-29 Uli SL) oluu lo sadel lo Email 98 Lo yalll alay si) 


dy yo US lg d3 wi Ul will ye dagmg SI 59 US yu ryiw ade ge J 130 ku). 


X9 csalg pgala 03 tis Lol agale Iglany ul sial Iga, Il Ulouol Job alug Uc Al alun S3 
28 sll Colial Lang deloall a93) Sl 2 dulig Dll “ule dio Leo el Ig BESI ppi Re 
uc Al yna) elo v4 ES va cleill Jal 9d ym! a99 Ros - alay le All oo la US3 
Sola lg. " yaa Asy NI siwa 93 R33 IS R54 plug ale dil aa dil Jaw US lol": JB « 
Ld 2S 33 Wo Ela ol desa Jos lil ASM Akal le YIS3, 


Siluml) dy SSI yo dns alug ale dl duo dll Jaw) € is 
adl Ula casio Al US lag ISd W us SS lau cA) Soni ) :JU lgale situlg sala ade US) ISI Al Lgio 
suti Caollb gal elilbuw «SI AU «SI AU «SI Al Lali sasdl cali sondl dll Son Jpg AI “ogaliiol Lay. 
Oo9 #Sgtillg all Sd Laku 93 class LI el) 1Jgis as sgls gal ola» (cal NI USS situ N Ol 9 5220 

JPN 93 dialUl9 sil 99 KnLalI Cl aglll carey lc glolg Id Lyiw lulc 698 all wa yi Lo Jasll, 
duo 0195 (JdNl9 Jldll «8 “aliiall & gawg « cibioll H9 « yauall slic9 yo eh Sacl yul all . 


JS ina Kal! sdg — Boi Ne ISI alug Ale dll Ka US dil sawi lil JIN yo die » 3 lang 
Jang Gal Al Lola il H5 inn Y Jap ales Tua 43 madlas dil gem bala bud Ig wJles Adil , 
Sol 013. (Lesu Wi ISl9 cbuS baso BI US ) JB. 

all) HJ dalan ole Holes gl 3 Ja II alag ale Al Lao Si Luludl Id y3 desi don pg 
ora log AJI Lag solat los calolasdl L2y3 KolBI log cmd) Uya wllel lag gaul Cilglawal La): 
Bl ulS9 « oiluil olg., (Up lo sig dlgldl ang edi yo elo dai elalal a39 Aji dd 43 cllus LI 
aluo 019) (HS lo ss yo Ob AJI lak, Sgcl ) JB Y sio J5 


aa SA ab ea Aa 
Seal olg, ( U93ols . 

oi) due ll dual! un el og cal dl awas) ay dl sial 9 plug Ale dll alun AM yo LL: 
Sao aalan d3 Sau sa Se abal Ca EA slah 
sila Ng seas 3 logann €Sorah dls atalla: aa Aas Niceslg Jl ta 

ol J9 sel Id 999 Kw Jl 9 HS Olla: all 9 - Ing ale Al so — Uc ag bo Alas y0g 
also 0197 (yu X9 HS Lga8 GE3) AO How) #alwg le all. 

xi Ll SNI Anil Jaana y0 Ale Kuy ol Kayo wa Bol iss AIlullg dll Ale Ai Lagi lang 
Salsa ala (pomo lgmog Al ilyol Jalu Y ) Halus ale dil glo — JB. 

dil gan) Al M0 op pil ye Cal 3 Il lal Sluall Hlbu ul — kuy le dll ko — gi JSS3 
SobSall ala, (NW lal Holy X8 « Ayall Sal Jls II ) salug ale dl ko dil Jawa, JB JB lagi 
« calloy gl api Jul lal Ja Jl Goa ul aku ale AVI cadas AU Jowo gi ) 1JB ul Laul aica 
Sylsal oo, (Agil . 

253219 kuali 99 iolewdb psi elgS bila 3 plug Ml All ado ebay (S3H £ JB. 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/804543762901767/ 

3378. HIKMAH ATAU KEBIJAKSANAAN YANG PALING 
LUHUR ADALAH PENGETAHUAN 

PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7550 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Rofiah Adawiyah 
Assalamualaikum wr wb, pernah dengar magolah "hikmah lebih tinggi derajatnya daripada hukum 
itu teks arab dan maksudnya bagaimana ya? trims dan wassalam. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb 


Go bl ale YlIS 23883 TiSu GLE3 Ipda Palus Hasan ya Giall kal os53 S5 | 
AE ra 


“Sesungguhnya, kedudukan hikmah (kebijaksanaan, wisdom) seorang manusia yang paling tinggi 
adalah pengetahuannya dalam mengarungi berbagai situasi dan kondisi dan kemampuan 
menciptakan ketenangan dan ketenteraman dalam internal dirinya, meskipun banyak badai 
menerjangnya dari luar.” 


dial SA lalai dna ll SS3 Ulil sd Ubi BY Urat SI Ok Gl mill sale Ig 
Sl 30 &3 bul Gile 35 Sl 


Pakar psikologi berkata : Sesunguhnya, manusia yang marah oleh penyebab yang remeh adalah 
seorang manusia yang ringkih. Persis seperti pohon yang lemah, sedikit hembusan angin 
mempengaruhinya. 


353 GS ya)iI Glasi sll B3383 MAS eat 93 4383 Cubi lelah #dsill 2: SUK CSsii Gluidi al 
ko Sell Gktac lak LL 


Adapun seorang manusia yang kuat, Ibarat pohon yang kuat, dimana pokoknya kokoh, cabang 
dan dahannya menjulang ke angkasa. Akar-akarnya menghunjam jauh ke dalam bumi, sehingga, 
hembusan angin yang kuat semakin membuatnya tegar dan kokoh. Wallahu a'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/796670287022448/ 


3379. HIKMAH UNGKAPAN ADALAH MAKANAN HATI 
PERTANYAAN : 


2 Arif Rachmad 
Assalamu'alaikum, apa maksudnya : 
WI cas cal Sal. JST cit lo YI SI mada « cueoiwoll did US UI ,Lell . 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Hikmah no 187 dalam kitab syarh Al-Hikam : 


ISI d Gil bo NI II gada Snsnkuall did 593 Ol sll. 


Tutur kata yang bijak itu ibarat hidangan makanan bagi mereka yang mendengarkan, dan jatahmu 
hanyalah apa yang engkau makan darinya, selengkapnya : 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7551 ) 


JSI ad cos lo NI yaglg yani Alila 8 lok 
dolan al951 csi lilis Cus yo 9d A lanllg pslell ye Gasal pad Jal Lag su0g il cal oa ul : gus 
C3 0 Amal cal NS dgigall cal osag Le) sentimall la 393 duos! dngbYI wf LS sarat 

Asas demlol 99 WDuS SI yg9 yasuul alusy 38 dogbVl LK Ul S9 gillll WusL Alis Lail 
api ing lo YP SI KTA cal Lo XI el yag 51 533 Sala) au lo lgin dugisoll col33YI #lIKSS 

padu 389 SNI Angiy Y lo ngio Sl9 JS pgii9 dolan Gio Ball ab 38 . Ullaoll cylig calsall 3S 
6 pkioll 0228 lo 8 din pd lag luse Lib elly aib sillug pil aras Al cino ASI yo ngaasy 
siy WB Row pas ul Si : 

baal ye la Sg UB Je alih Uas NY 3 le dll Ui Jung Cg Ulat yo Yasa! Il 
AR Ale A8) 3 dls dgiy BoaNI el odlg calo 9s lap Lyalso Jug alg Ao sil oi A53 ac laila 2,3 
Bill (60 ) ( K0556 yall 


http://www.islamport.com/w/akh/Web/2831/157.htm 
UNGKAPAN ADALAH MAKANAN HATI 


ISL Gil NI AD gala Genius dll 33 Ol bali 
Panah Ulin ale YI Jail INS3 AJ J3 Yo AE JS lag Ale Goisial op dal 46 ye an). 
d3 B8 Gal 5383 Ri819 lb 59 alat Ja al GP bs .l3 0S Sae Ol sa set Y . 


Ungkapan adalah makanan hati bagi para pendengarnya, maka engkau tidak akan mampu 
melakukannya kecuali terlebih dahulu telah makan. Terkadang orang mengungkapkan dari 
kedudukan orang yang berharap mendapatkan kemuliaan, terkadang diungkapkan oleh orang 
yang telah sampai di dalam kemuliaan, keduanya samar kecuali bagi orang yang mempunyai 
mata hati. Tidak patut bagi para salik mengungkapkan warid-warid yang datang kepada dirinya, 
hal itu meyebabkan berkurangnya amalan hati dan menghalangi kesungguhan kepada Tuhannya. 
(Hikam Ibnu Atho'illah) 


Orang yang belum pernah merasakan penderitaan sakit gigi misalnya, bagaimana mungkin dia 
mampu menggambarkan rasanya sakit gigi kepada orang lain. Kalau toh dia mengenal sakit gigi, 
pengenalan itu tentunya hanya sebatas teori yang didapatkan dari membaca dan mendengar. 
Orang yang pernah merasakan sakit gigi, bila kebetulan dia juga orang yang ahli mengobati sakit 
gigi, tentunya lebih pandai mengobati sakit gigi daripada orang yang belum pernah sakit gigi. 


Demikian pula orang yang mampu mengungkapkan keadaan yang batin, tentunya karena memiliki 
mata batin. Orang yang memiliki mata batin yang cemerlang, sesungguhnya karena telah 
mengalami kehidupan batin yang sempurna, itulah buah ibadah. Hasil dari melaksanakan 
mujahadah dan riyadhoh di jalan Allah. Karena dengan ibadah, berarti orang tersebut telah terlatih 
menggunakan indera batin untuk berhadapan dengan alam batin. Itulah makanan spiritual yang 
hanya bisa didapat dengan dzikir secara istigomah. 


Ketika indera yang batin itu mampu terlatih dengan baik sehingga sorotnya menjadi tajam dan 
tembus pandang, disaat indera batin itu melihat gambaran yang lahir, maka “keadaan batin” yang 
ada dibalik “keadaan lahir” itu menjadi tampak terang. Ini adalah hal yang biasa. Artinya semua 
orang yang sehat lahir batin berpotensi mencapai kemampuan itu. Asal mereka mau melatih 
indera batinnya dengan benar, tentunya dengan bimbingan guru ahlinya. 


Ketika orang yang matahatinya cemerlang itu melihat sesuatu yang batin. Disaat urusan batin 
yang menyangkut rahasia orang lain itu harus dilahirkan dihadapan orang banyak, maka secara 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7552 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


spontan ungkapannya akan keluar melalui ucapan. Oleh karena itu, setiap ungkapan yang 
diucapkan selalu dengan menggunakan bahasa lambang yang terkadang masih membutuhkan 
penafsiran. Adapun bagi para murid yang hatinya sedang membutuhkan obat dari guru 
mursyidnya, mereka tidak harus susah-susah menafsirkan bahasa lambang tersebut, karena 
ungkapan itu adalah obat yang disuapkan guru mursyidnya untuk mengobati penyakit hati yang 
sedang dialami. 


Oleh karena kemampuan mengungkapkan keadaan batin seseorang itu adalah hasil ibadah dan 
pengabdian yang panjang, maka para ahli itu selalu mendapatkan kemuliaan di tengah 
masyarakat. Itu disebabkan karena dengan kemampuannya sebagai dokter ruhani, dia selalu 
didatangi orang lain untuk dimintai pertolongan, baik untuk mencarikan jalan keluar dari masalah 
hidup yang sedang mereka hadapi maupun hanya sekedar berkonsultasi. Dengan yang demikian 
itu, maka keberadaan ahli batin tersebut dibutuhkan oleh orang yang ada disekitarnya. 


Ungkapan tersebut adakalanya diungkapkan oleh orang yang sedang mencari kemuliaan dan 
adakalanya terungkap dari kedudukan yang mulia. Hakekat dua keadaan itu samar dan 
tersembunyi, kecuali bagi orang yang matahatinya telah menjadi cemerlang. Oleh karena dua hal 
itu merupakan keadaan yang batin, maka tanpa indera batin orang sulit membedakannya. 


Orang-orang yang mampu mengungkapkan keadaan batin orang lain, karena mereka pernah 
mengalami perjalanan ruhani sebagaimana perjalanan ruhani orang batinnya diungkap itu. Bagian 
dari pengalaman ruhaniyah itu adalah warid-warid yang didatangkan sebagai buah dari wirid-wirid 
yang mereka dijalani. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan ruhaniyah, apabila jalan yang 
ditempuh berada di jalan benar, jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan warid-warid yang 
datangnya dari urusan ketuhanan. Dengan warid-warid tersebut, seseorang akan mendapatkan 
kelebihan hidup. 


Namun demikian, bagi para salik tidak sepantasnya mengungkapkan warid-warid yang 
didatangkan kepada dirinya. Jika hal itu dilakukan akan menjadi penyebab keruhnya matahati 
yang mulai cemerlang sehingga hati itu akan kembali terhijab. Apabila hati mereka kembali 
terhijab, maka amaliyah yang dilakukan yang semula mampu menghidupkan ruhani akan menjadi 
amaliyah lahir yang hanya akan mendapatkan pahala saja, itupun manakala amaliyah tersebut 
dikerjakan dengan hati ihlas. 


Adapun seorang guru mursyid thorigoh yang hatinya telah terjaga dari sifat-sifat basyariyah yang 
tidak terpuji, mereka terkadang mengungkapkan warid-warid yang didatangkan kepada dirinya. 
Hal itu dilakukan, disamping bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada para murid, juga 
melaksakanan perintah Allah untuk mencerikan kenikmatan yang didatangkan kepada dirinya 
sebagai perwujudan rasa syukur atas kenikmatan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan Allah 
dengan firmanNya yang artinya: “Dan terhadap ni'mat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut- 
nyebutnya”(Adh Dhuhaa/93)11). 


Dikisahkan dalam buku managibnya “Lujjaini Dani” yang ditulis oleh Asy-Syekh Ja'far bin hasan 
bin Abdul Karim al-Barjanji ra. Asy-Syekh Abdul @odir Jailani ra. pernah mengungkapkan 
kewaliannya di depan orang banyak. Beliau berkata: “Syekh Husain Al-Hallaj pernah terpeleset 
satu kali dalam menjalankan kewaliannya, pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mampu 
menolongnya. Seandainya saya hidup sezaman dengannya, niscaya saya akan menolongnya. 
Karena saya harus menolong orang yang terpeleset dalam menjalankan kewaliannya dari 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7553 


sahabat-sahabatku, murid-muridku, dan orang-orang yang mencintaiku sampai hari kiamat, baik 
mereka terpeleset waktu masih hidup maupun setelah mati. Disebabkan karena kudaku sudah 
terpasang pelananya, tombakku sudah tertancapkan, pedangku sudah terhunus dan anak 
panahku sudah terpasang busurnya untuk menjaga muridku yang sedang lupa”. 


Alam kewalian (warid-warid khusus yang diturunkan kepada orang-orang khusus), meskipun itu 
adalah anugerah utama yang hanya diturunkan Allah kepada para waliNya, namun demikian warid 
seperti itu terkadang malah membawa dampak negatif kepada pemiliknya. Seperti orang mabuk, 
ketika dengan fasilitas yang berlebihan, apa saja yang dikendaki seketika bisa terwujud misalnya, 
kelebihan seperti itu bisa menjebak pemiliknya merasa menjadi Tuhan. Mereka mengatakan: “Ana 
Al-Hag” (Aku adalah Tuhan). Padahal mereka itu hanyalah seorang hamba biasa sebagaimana 
hamba yang lain. Itulah yang dimaksud terpeleset di dalam alam kewalian. Seharusnya siapapun 
tetap merasa sebagai seorang hamba meski dia telah mendapatkan kelebihan yang luar biasa. 
Dalam kondisi terpeleset itu, harus ada seorang waliyullah yang mampu menolongnya. Orang 
yang mampu mengembalikan rasa dalam hati yang menyesatkan alam sadar itu ke jalur yang 
benar. Orang yang terpeleset dalam alam kewalian itu seperti orang yang tenggelam di dalam 
perasaan alam bawah sadar, maka harus ada tangan yang mampu menarik kembali ke alam 
sadar. Wallahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!piss.ktb/797139360308874/ 


3545. BENTUK BUMI MENURUT AHLUS SUNNAH 


Bumi itu Bulat, Bukan Datar ! 


Akhir-akhir ini ada segelintir umat Islam yang berpegang kepada teks Al-@uran yang tertulis 
secara zahirnya saja (tekstual), dan mengklaim bahwa bumi ini datar. Lebih dari itu, tidak 
tanggung-tanggung, mereka malah berani mengkafirkan orang-orang yang berkeyakinan bahwa 
bumi ini bulat adanya. Kata mereka orang yang tidak percaya bahwa bumi ini datar melawan ayat- 
ayat Al-Guran yang telah menjelaskan dengan nyata bahwa bumi ini datar! Persoalan ini menjadi 
masalah yang sangat serius, karena menyebabkan terjadinya benturan antara percaya kepada 
science modern atau percaya kepada Al-@ur'an suci yang agung. 


Sebagian orang awam lalu mengambil jalan pintas dengan mengikuti segelintir umat yang 
berfaham bumi itu datar, karena takut terjatuh ke dalam kemurtadan, alias menjadi kafir. Mereka 
takut dengan ancaman kelompok ini. Apalagi selama ini, sudah terkenal bahwa kelompok ini 
sangat rajin dan lantang menyerang orang yang tidak sefaham dengan mereka dengan ancaman 
kafir, murtad, bid'ah dan lain sebagainya, seraya memakai ayat-ayat Al-@uran segala. 


Timbul pertanyaan kemudian, benarkah Al-@ur'an bertentangan dengan ilmu science modern ? 
Jawabnya tegas, tidak mungkin ada pertentangan antara ayat-ayat suci Al-@uran dengan ilmu 
science. Jika pun terjadi pertentangan maka itu terjadi karena dua hal saja. Pertama: ilmu 
sciencenya yang tidak atau belum mampu mendefinisikan secara tepat, atau kedua: ayat Al- 
@urannya yang difahamkan secara keliru, melenceng, alias tidak tepat! 


Selama ini ada beberapa ayat yang oleh para PENGANUT FAHAM BUMI DATAR dipakai untuk 
mendukung argumentasi atas faham mereka, antara lain: 


DALIL PERTAMA, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7554 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Guran surat Al-Hijr: 19, Dan Kami (Allah) telah 
menghamparkan bumi .”. Nah lihatlah, kata mereka, bukankah ayat ini dengan gamblang telah 
menjelaskan bahwa bumi itu terhampar, dan tidak dikatakan bulat ! Kemudian mereka pun dengan 
enteng mengkafirkan semua orang yang berseberangan faham dengan mereka. 


DALIL KEDUA, 

adalah firman Allah pada surat Al-Bagarah: 22, “Dialah (Allah) yang telah menjadikan bumi itu 
sebagai hamparan (firasy) bagimu.” 

Memang secara tekstual, bunyi ayat-ayat di atas mengatakan bahwa bumi ini terhampar, 
seumpama firasy, karpet, atau tempat tidur. Namun, apakah sesederhana itu sajakah 
memahamkan ayat Al-@uran.? Apakah memahamkan al-@uran yang agung cukup secara 
tekstual saja, kemudian mengabaikan arti kontekstualnya ? Kalau demikian, yakni Al-Guran hanya 
difahamkan secara tekstual saja, maka pasti akan hilanglah kehebatan dan keagungan Al-Guran 
itu. Padahal ada banyak ayat suci Al-@uran dan hadis yang mendudukkan derajat orang-orang 
berpengetahuan berada beberapa tingkat di atas orang awam. Dalam hal ini, pemahaman 
kontekstual jelas memerlukan daya nalar yang lebih tinggi dibandingkan sekedar pemahaman 
tekstual saja. Dengan demikian, pantaslah kiranya jika Allah dalam Al-@uran dan Nabi dalam 
banyak hadis beliau, memuji dan menyatakan bahwa orang yang berilmu pengetahuan, yang 
memakai akal dan nalar, memiliki derajat yang tinggi jauh berbeda dengan orang awam. 


PEMBAHASAN MASALAH 


Pada surat Al-Hijr ayat 19 dikatakan bahwa Allah telah menghamparkan bumi. Disitu tidak ada 
dikatakan bagian yang dihamparkan adalah bagian bumi tertentu, tetapi yang terhampar adalah 
bumi secara mutlak. Sehingga dengan demikian, jika kita berada di suatu tempat di bagian 
manapun dari pada bumi itu (selatan, barat, utara, dan timur), maka kita akan melihat bahwa bumi 
itu datar saja, SEOLAH-OLAH TERHAMPAR di hadapan kita. Kemudian jika kita berjalan dan 
terus berjalan dengan mengikuti satu arah yang tetap, maka bumi itu akan terus menerus kita 
dapati terhampar di hadapan kita sampai suatu saat kita kembali ke tempat semula saat awal 
berjalan. Hal ini telah jelas membuktikan bahwa justru bumi itu bulat adanya. Sebaliknya, jika saja 
bumi itu berbentuk kubus, misalnya, maka pasti hamparan itu suatu saat akan terpotong, dan kita 
akan menuruni suatu bagian yang menjurang, menurun, TIDAK LAGI TERHAMPAR..! 


Selanjutnya, jika bumi itu adalah sebuah hamparan seperti karpet atau tikar, maka jika ada orang 
yang melakukan perjalanan lurus satu arah secara terus menerus, maka orang itu pada akhir 
perjalanannya akan sampai pada ujung bumi yang terpotong, dan tidak akan pernah kembali ke 
tempatnya semula, di mana dia memulai perjalanannya yang pertama dulu. Penelitian dan 
pengalaman manusia telah membuktikan bahwa perjalanan yang dilakukan secara terus menerus 
ke satu arah tertentu tidak pernah menemukan ujung dunia yang terpotong, melainkan terus 
menerus yang ditemukan hanyalah hamparan demi hamparan di tanah yang dilalui, untuk 
kemudian perjalanan itu berakhir pada tempat semula saat perjalanan pertama dimulai. Hal ini 
tidak mungkin dapat terjadi jika saja bumi itu tidak bulat keberadaannya. 


Penjelasan yang lebih gamblang adalah pada surat Al-Bagarah ayat 22: Dia (Allah) yang telah 
menjadikan bumi itu firasy (hamparan, kapet) BAGIMU Perhatikan kata-kata “bagimu”. Al-@ur'an 
dalam hal ini, tidak sekedar mengatakan bahwa bumi itu hamparan umpama karpet saja, 
kemudian berhenti pada kalimat itu, tapi ada kata tambahan lain yaitu “bagimu”. Artinya, bagi kita 
manusia yang tinggal di atas permukaan bumi ini, bumi terasa datar. Walaupun, bumi itu pada 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7555 


kenyataannya adalah tidak datar. Hanya TERASA DATAR bagi kita manusia. Terasa datar bukan 
berarti benar-benar datar, bukan.? 


Penjelasan kata “karpet (firasy)” bagimu bukankah bisa diartikan sebagai sesuatu yang berfungsi 
untuk diduduki atau dipakai tidur, dengan aman dan nyaman ?. Kata firasy dalam bahasa 
Indonesia dapat diartikan karpet, atau ranjang adalah sesuatu yang nyaman dan aman dan 
dipakai untuk tidur. Nampaknya arti seperti ini dapat dipakai, sebab keberadaan struktur bumi ini 
memang berlapis-lapis. Bagian intinya sangat panas dengan suhu ribuan derajat celcius yang 
mematikan. Namun demikian, pada bagian LAPISAN YANG PALING ATAS, ada sebuah lapisan 
keras setebal 70 kilometer, disebut lapisan kerak bumi yang paling aman dan nyaman, dengan 
suhu yang aman pula bagi kehidupan. Seolah-olah lapisan bumi bagian atas itu adalah “karpet' 
atau “ranjang yang terbentang luas dan melindungi manusia serta seluruh makhluk Allah yang 
berada di atasnya, aman dari bahaya lapisan bumi bagian dalam yang cair, yang sangat panas 
lagi mematikan itu. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan firman-Nya..! 


Ada satu ayat Al-Gur'an lagi yang patut kita perhatikan sebagai tambahan penjelasan masalah ini, 
yakni surat Az-Zumar ayat 5: “Dia (Allah) yang telah menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) 
yang benar, Dia juga MEMASUKKAN MALAM KEPADA SIANG (dengan cara menggulungnya- 
penulis), DAN MEMASUKKAN SIANG ATAS MALAM, dan menundukkan matahari dan bulan, 
masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia (Allah) yang Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun. 


Kata “at-takwir” artinya adalah menggulung. Pada ayat di atas dengan jelas Allah berfirman bahwa 
malam menggulung siang dan siang menggulung malam. Kalau malam dan siang dapat saling 
menggulung, pastilah karena keduanya berada pada satu TEMPAT YANG BULAT secara 
bersama-sama. Bagaimana keduanya dapat saling menggulung jika berada pada tempat yang 
datar.? Kalau saja kejadian itu pada tempat yang datar, mestinya akan lebih tepat jika dipakai kata 
MENIMPA atau MENINDIH. 


Dari keterangan ayat di atas juga dapat diperoleh gambaran bahwa pada permukaan bumi ini 
setiap saat, separuh permukaannya senantiasa malam, dan separuh lagi permukaannya adalah 
siang hari. Hal ini dapat digambarkan dari keterangan ayat, dimana seolah-olah bagian kepala dari 
sang malam itu menggulung bagian ekor dari sang siang, namun pada saat yang sama bagian 
kepala dari sang siang sedang menggulung pula bagian ekor dari sang malam. Sebanyak bagian 
siang yang digulung malam, maka pada saat yang bersamaan, sebanyak itu pula bagian malam 
yang sedang digulung oleh sang siang. Sekali lagi, keterangan ini menggambarkan bahwa 
terjadinya hal menakjubkan tersebut di atas bumi, hanya jika permukaan BUMI ITU BULAT 
adanya ! 


Lebih jauh lagi, andaikan saja bumi ini datar seumpama sebuah karpet, pastilah jika matahari 
terbit dan menyinari bumi, maka keseluruhan bagian bumi seketika akan berada dalam keadaan 
siang. Kemudian saat matahari berlalu meninggalkan bumi, datang pula kegelapan, maka seluruh 
permukaan bumi akan serentak menjadi malam pula semuanya. Namun, kenyataannya tidak 
demikian..! 


Di zaman modern ini, sudah terbukti disaat Indonesia sedang siang hari, lalu kita menelepon atau 
chatt dengan teman kita di Amerika, mereka akan mengatakan: “Disini, saat ini, adalah malam 
hari, teman...!”, seraya dia akan menyapa kita dengan salamnya: Good evening, my friend!” Tidak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7556 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


percaya.? Silakan mencoba.! 


Ajaibnya, keterangan-keterangan ini ditulis dalam ayat-ayat Al-@uran pada 14 abad yang lalu, 
disaat orang-orang Eropa dan Amerika masih primitif, dan masih menganggap bumi ini datar serta 
menganggapnya sebagai pusat bagi jagad raya ini. Maha suci Allah dengan Al-@uran-Nya yang 
Agung ! Wallahu A'lam Bishshowab. 


Sumber : 
http://www.as-salafiyyah.com/2010/08/aswaja-bumi-itu-bulat-bukan-datar.html 
www.fb.com/notes/859198130769663 


3814. KISAH TENTANG TAWAKAL 
PERTANYAAN : 


2 Pada Pada Manungsa 
Assalamu'alaikum. Dumateng para ustadz dan kyai PISS KTB Saya mau reguest tentang kisah 
yang berkaitan dengan tawakal. Terimakasih dan wasalam. 


JAWABAN 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum saalam wr wb. Syagig Al-Balkhi, beliau adalah gurunya hatim al ashom, dikatakan 
bahwa sebab taubatnya syagig adalah, dulunya dia termasuk anaknya orang kaya, ketika masih 
muda dia pergi ke daerah turki untuk berdagang,kemudian dia masuk kedalam sebuah rumah 
pemujaan berhala, di sana dia melihat ada seorang pelayan bagi berhala-berhala sedang 
mencukur rambut kepala dan jenggotnya serta mengenakan pakaian ungu. 


Syagig berkata kepada pelayan tersebut : " Sesungguhnya kamu mempunyai dzat yang 
menciptakan, maha hidup, maha mengetahui dan maha kuasa, sembahlah Dia, jangan kau 
sembah berhala-berhala ini yang tidak bisa memberikan bahaya atau pun manfaat." kemudian 
pelayan berkata : "jika memang benar apa yg kau ucapkan, maka Dia juga maha kuasa untuk 
memberimu rizky di daerahmu sendiri, lantas mengapa engkau bersusah payah berdagang 
sampai kesini ?". Maka tersadarlah Syagig , kemudian dia mengambil jalan zuhud. Wallohu A'lam. 


- Kitab Risalatul Gusyairiyah (1/55) 


JI tao Pil Sial G3 Sg 9 Ubud Jglul 3 Tuli yo SSI Mali o) Jia de gl asio3 
SL alus W ly Ja Cas 383 Jill 001 ol Poli 235 elueYI elu yo US Sl gi Law GS 
|6 bnlle Les Lilo el ul sol Hat JR, Aula al Ul Gado Mundo dual, Sis 8 49 aluoU losls 
JB Jalu B5 ul Je 538 389 Jati GS JB ul JK , gi X9 m1 N wall alus dd s3 Ng once 

Sp Jnb 9d ls Jaa un6 Dll Lal dl cus 


Dikatakan bahwa yang namanya orang bertawakkal itu seperti anak bayi, tidak mengetahui 
apapun yang mendatanginya kecuali payudara ibunya, begitu juga orang yg bertawakkal tidak 
mendapatkan petunjuk kecuali kepada Tuhannya. 


Dari sebagian ulama' berkata : " Dulu aku pernah berada di gurun dan mendahului rombongan, 
kemudian di depan aku melihat ada seseorang, kupercepat jalanku hingga aku menyusulnya. 
ternyata dia seorang perempuan yang membawa tongkat dan jalannya sangat pelan, kukira dia 
kepayahan, kemudian kuambil uang 20 dirham dari lengan baju dan kuberikan padanya : " 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7557 


ambillah uang ini, dan janganlah kemana-mana hingga nanti ada rombongan yang menemuimu 
dan belilah sesuatu dengan uang ini.Kemudian datanglah kepadaku pada malam hari nanti aku 
perbaiki urusanmu". 


Kemudian perempuan tersebut mengulurkan tangannya ke udara, tiba-tiba saja di telapak 
tangannya terdapat uang beberapa dinar. 

Dia berkata : " engkau mengambil uang dirham dari dalam lengan baju, sedangkan aku 
mengambil uang dinar dari ghaib. " 


Kisahnya, Abu Sulaiman Ad-Daroni melihat seorang lelaki di makkah - semoga Allah ta'ala 
memuliakannya- lelaki tersebut tidak memakan apaun kecuali satu teguk minuman dari air 
zamzam. Kemudian lewatlah beberapa hari, dan abu sulaiman berkata kepada lelaki tersebut : " 
Bagaimana pendapatmu jika sumur zamzam airnya habis meresap kedalam tanah, bagaimana 
engkau akan minum ?" kemudian lelaki tersebut berdiri dan mencium kepala abu sulaiman, 
kemudian berkata : " Semoga Allah memberimu balasan yang banyak karena engkau telah 
memberikan petunjuk kepadaku, sesungguhnya dulu aku menyembah zamzam sejak beberapa 
hari yang lalu". Wallohu A'lam. 


- Kitab risalatul @usyairiyah (1/304) 


us9 Jl A4) all NI Srtiga X JSgioll HS apl «Sai VI AJ sob Luis H0 Y Jalil JS giall "J9 
ld lal aa BB Sol d3 Uc luis Isl sol cul 3 Asli Wapati3 AyoUdl $99 WuS JB aga 
giSolg Lead Gali lad 9 usus K3 yu Yd Sx Kaln net Wil ulas Hull MIE yui d Sc 
mili LS 93 158 elggdl K3 ISA ldoy WES Sol al s5 Jl yi 5 Ly SSS Ao diah sis 
cus yo will w3sl bila wall yo sd basi Gil SB. 

Ale susi 2307 slo yo Wui NI Lai Joln N , Sl Jl K3, 4Soy Na) sul lali « ulas gal S9 
ba dl WI dl 3 JB3 Amal) J9 A3 Hai LS Yul a s0) OME Jl cul, | 'logy ulaukw gol JUS bl 


SxA09 ALI Sio 23053 MI KS Ul Kia jl Cus. 


Kisah selanjutnya 
(11308) & all dlu Jl 
gi dala Le338 Lali WLSI 1S Gula gl Kawa eli La looh Gil 4 Ligd HdUl 99 Sogill ls 1J9 
JS AI log sc iss, 
KmIly Jas 09509 Howll 090 JO gila bl ABI duos xe5 adl JB ISI SolsgJl ade gl J3. 
al alay NU 1S Al BG ae ASI Tulu 58 SAE Dxy 30 93900 Ol gus Ul gol yi 139 
Gomll a Jl Sos 
Solo dl Les 33 Kadi Kali lin Wangd All Bis pl 30 LK 1S Mou ab3NI gas gal JB3 
al Jati JL S9 dig lgio yuli 93 Wang3 lgi |8 ag la ink Cu 3 0015 (Saw Lia Sal dal 
uas yoael Jay Ul ISI csi snduall Luls99 Lao Lyo 3 Buio domlu ella y8) 058 all die LKS 
Abi Bone Sio Jaa 93 LS Ul alel JS Lag sniiwonos CA CaliS oll aan J3 bola A99 SI Yi 
al nisa ol Ui Wa Aig sep Inai ol Jl WI luas Ul Lio ang JS 3 GBI olE Tukul UB 9 
ISI and Lanal #Calis an yo Ja Lulo way gbeall yo GIE 5 u0u Ri Yo Jal IE dig Goil ul bi 
3) "29 IS yo d2n39 IS yo Ax5189 IS 0 WbU3 CnS3 OS Sug pgduio 9l9 S m0 dyaw WaS LG 
deals csalg AO Beo el sa 33 Ma aa 

SH 


Dan dikatakan : An-Nuriy berada di padang sahara dalam keadaan kelaparan. kemudian 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7558 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terdengar suara yang tidak diketahui darimana asalnya : yang mana yang lebih kamu sukai antara 
cacian dengan kecukupan ? dia menjawab : kecukupan yang tidak ada puncak yang 
mengunggulinya. Kemudian tetap dalam keadaannya selama 17 hari tanpa makan. 


Abu ali ar-rudzbariy berkata : ketika al-fagir (orang yang sangat membutuhkan rohmat Allah) 
berkata setelah 5 hari : " saya lapar ". 

Maka para ulama mengharuskannya pergi ke pasar dan memerintahkannya untuk bekerja dan 
berusaha. 


Dikatakan : abu turob an-nakhsabiy melihat seorang sufi mengulurkan tangannya pada kulit 
semangka (biththikh) untuk dimakan setelah 3 hari. Maka abu turob berkata padanya : kamu tidak 
layak menjalani tasawwuf pergilah ke pasar. 


Abu ya'gub al-agtho' al-bishriy berkata : satu kali saya kelaparan di tanah haram selama 10 hari. 
sehingga saya menjadi lemah. kemudian saya bicara pada diri sendiri. maka saya keluar ke 
lembah agar menemukan sesuatu yang bisa menenangkan kelemahanku. kemudian saya melihat 
lobak yang dibuang, saya pun mengambilnya. namun di hati saya timbul rasa kerisauan/gelisah 
yang seakan seperti orang yang berkata engkau kelaparan selama 10 hari kemudian akhirnya 
bagianmu sebuah lobak yang telah berubah. Maka aku melempar lobak itu, masuk masjid dan aku 
duduk. tiba-tiba aku bertemu seorang lelaki ajam (bukan orang arab) duduk didepanku dan 
meletakkan sebuah tas sambil berkata : ini untukmu. Aku berkata padanya : bagaimana bisa kamu 
mengistimeakan aku dengan memberikan tas ini untukku. 

Dia berkata : ketahuilah sebelumnya kami berada di lautan selama 10 hari dan perahu yang ku 
naiki nyaris tenggelam maka masing-masing dari kami bernadzar jika Allah menyelamatkan kami 
untuk menyedekahkan sesuatu. dan aku bernadzar jika Allah menyelamatkanku untuk 
menyedekahkan ini pada orang yang pertama kutemui di bashro dari orang yang mujawir 
(berkediaman/bertetangga) dan kamu adalah orang yang pertama kutemui. 

Aku berkata : bukalah. Dia pun membukanya, ternyata tas itu berisi kue tepung putih dari mesir, 
buah badam yang dikupas, dan gula berbentuk dadu. aku pun mengambilnya masing-masing satu 
dari ketiganya, kemudian berkata : kembalikan sisanya kepada anak-anak kecilmu, itu hadiah 
dariku untukmu dan aku telah menerimanya. 

Kemudian aku berkata pada diriku : rizgimu begitu mudah bagimu daripada 10 hari dan kamu 
mencarinya di lembah. Wallohu A'lam. 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups/piss.ktb/8963057037255721 
www.fb.com/notes/915904318432377 


3831. KISAH ORANG YANG MENGATAKAN BAHWA 
MAULID NABI BID'AH SAYYI AH 
Oleh KH. Abdullah Afif 


Diceritakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dari abahnya, Sayyid Abbas Al-Maliki Rahimahumallaahu 
ta'aalaa. 


SI 


yaa lg 33 5153 Gl ASI AU A02) SIS Gue Seal 23 Jali s3 Gl SIS Sole Sl 6S 
sll dsall Sal J0 SAI dlea A6 cagal JS II mona No 99 ai Semi Dial uc Aj Lgu AlusI 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7559 


dik 421 Ol Aitay3 Seal 3 all SS Sis 20 NC GS Gl dis 3S R0 B3) Law LE Ulu lal 0513 ali 
Ruosll GAg3 olSo 33 Ag all Lal Aug ale AI alun JliisN Undigio GCloS Rs Gil d3 Hd SI 
393 VI batigul las abal bius Y Gil dag gile AV oto Ugag d Jos AN dal 59 Batu dalan 
(ana) we sll JJsoll 52153 Jl 10 Asa ISd ab0 J0 Al ok | 7359 loe JEJI 5d WE 3 3g 3280 
Ig ale dil ola d Lila 0,3 cb lsg J53 J3 SUS 0 WI olele3 
PERINGATAN 

Sayyid Alawi Al-Maliki menceritakan bahwasanya abah beliau, Sayyid Abbas Al-Maliki memberi 
khabar kepada beliau sesungguhnya abah beliau (sayyid Abbas Al-Maliki) berada di Baitul Magdis 
untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi pada malam 'ied Milad An-Nabawi, di mana saat itu 

dibacakan Maulid Al-Barzanji. 


Saat itulah beliau melihat seorang pria tua beruban yang berdiri dengan khidmat penuh adab mulai 
dari awal sampai acara selesai. Kemudian beliau bertanya kepadanya akan sikapnya itu, yaitu 
berdiri sementara usianya sudah tua. 


Lelaki tua itu bercerita bahwa dulu ia tidak mau berdiri pada acara peringatan Maulid Nabi dan ia 
memiliki keyakinan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah sayyi'ah (bid'ah yang jelek) 


Suatu malam ia bermimpi dalam tidurnya. Dia bersama sekelompok orang yg bersiap-siap 
menunggu kedatangan Nabi Muhammad shallallaahu “alaihi wasallam, maka saat cahaya wajah 
beliau yang bagaikan bulan purnama muncul, sekelompok orang itu bangkit dengan berdiri 
menyambut kehadiran Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam 


Namun hanya ia saja seorang diri yang tidak mampu bangkit untuk berdiri. Lalu Rasullullah 
shallallaahu “alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Kamu tidak akan bisa berdiri" Saat ia bangun 
dari tidurnya ternyata ia dalam keadaan duduk dan tidak mampu berdiri. Hal ini ia alami selama 1 
(satu) tahun. 


Kemudian ia pun bernadzar jika Allah menyembuhkan sakitnya ini, ia akan berdiri mulai awal 
pembacaan Maulid Nabi sampai akhir bacaan, kemudian Allah menyembuhkannya. 


la pun selalu berdiri (mulai awal pembacaan Maulid Nabi sampai akhir bacaan) untuk memenuhi 
nadzarnya karena ta'zhim (mengagungkan) beliau Rasulullah shallallaahu “alaihi wasallam. 


Sumber:Kitab Al-Hadyuttaamm fii Mawaaridil Maulidinnabawiyyi Wa Maa 'tiida Fiihi Minal Giyaam, 
hal 50-51, karya Sayyid Muhammad Ali bin Husein Al-Maliki Al-Makki (1287 H — 1367 H). 
Wallaahu A'lam. 


Link Artikel : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/925031404186335/ 

3840. KISAH AL-HFIDZ IBNU HAJAR DAN ISLAMNYA 
SEORANG YAHUDI PENJUAL MINYAK 


Oleh Maung Bodas Siliwangi 


Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Ra Tanara Banten dalam kitabnya Menjelaskan : Imam Ibnu 
Hajar Rodliayallahu 'anh adalah seorang hakim besar di Mesir pada masanya. Beliau jika pergi ke 
tempat kerjanya berangkat dengan naik kereta yang ditarik oleh kuda2 atau keledai2 dalam 
sebuah arak-arakan. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7560 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Suatu hari, beliau dgn keretanya melewati seorang Yahudi penjual minyak di Mesir yang 
pakaiannya kotor. Melihat arak-arakan tersebut, si Yahudi menghadang dan menghentikannya. Si 
Yahudi itu berkata kepada Imam Ibnu Hajar : Sesungguhnya Nabi kalian berkata : Dunia itu 
penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir?? Namun kenapa Engkau 
sebagai seorang yang beriman, menjadi seorang hakim besar di Mesir dan dalam arak-arakan 
yang mewah serta dalam kenikmatan seperti ini. Sedang aku (yang kafir) dalam penderitaan dan 
kesengsaran seperti ini? 


Maka Imam Ibnu Hajar menjawab : Aku dgn keadaanku yang penuh dengan kemewahan dan 
kenikmatan dunia ini bila dibandingkan dengan kenikmatan surga adalah seperti sebuah penjara. 
Sedang penderitaan yang kau alami di dunia ini dibandingkan dgn adzabmu di Neraka kelak sepeti 
sebuah surga. Maka si Yahudi disa'at itupun kemudian langsung mengucapkan syahadat dan 
masuk Islam.. Subahanallah.. 


Imam an-Nawawi menjelaskan tentang hadits : Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman 
dan surganya orang kafir, sebagai berikut : Maknaniya bahwa setiap mukmin itu dipenjara dan 
dilarang di dunia ini dari kesenangan-keselnangan dan syahwat-syahwati yang diharamkan dan 
dibenci. 


Dia dibebani untuk melakukan ketaatan-ketaatilan yang terasa berat. Jika dia meninggal maka ia 
akan beristirahat dari hal ini dan dia akan berbalik kepada apa yang dijanjikan Allah berupa 
kenikmatan abadi dan kelapangan yang bersih dari cacat. Sedangkan orang kafir, dia hanya akan 
mendapatkan dari kesenangan dunia yang ia peroleh, yang jumlahnya sedikit dan bercampur 
dengan keusahan dan penderitaan. Dan bila dia telah mati, dia akan pergi menuju siksaan yang 
abadi dan penderitaan yang selama-lamanya. (Kitab Fath al-Majid, Syaikh Imam Muhammad 
Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani). 


2 Rizalullah Santrialit 

Bismillahirrohmaanirrohiim. Kisah ini termaktub dalam kitab Fathul Majid, hal 38 (karya Syeikh 
Muhammad Nawawi al-bantani) Fathul Majid merupakan syarh dari kitab Al-Durr Al-farid fi 'Agoidi 
Ahli Al-Tauhid. Teks Asli dari kisah ini : 


ca dn ios pb US 93 Gas es 20 IL yu US la 20 cl Bila 3253 (at) 
dika al ale LA deladlg Hb JI Ul yd 9d9 Cu L Aslalo laila JI Gn jl Ry Soe UC 

La Ul dis Sl A8 Cl au SB BII dis9 Ugal aw Will JB Sui Ul ASI JUNI Hut L : J3 
PSI 13 al aci lah dio Cilg Laadl H3 LAI Ul pagi 0 HSNI 9 Hd all Sel lal dwilb Li : JS 
Srogall ala dis 98 ebi AYI Ula yo 


Juga bisa ditemukan dalam kitab Faidhul @odiir : 
http://islamport.com/d/1/srh/1/51/2197.html 
Wallohu a'lam. (ALIF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/907459369276872/ 
www.fb.com/notes/927457043943771 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7561 ) 


3993. NABI SULAIMAN AS DAN HISAB HARTANYA 
PERTANYAAN : 


2 Alfiedz Saya Ngayah 

Assalamu'alakum Poro Ajengan.saya pernah dengar katanya Nabi Sulaiman Alaihis Salam, saking 
kayanya ketika akan masuk syurga selisih waktunya dengan para Nabi yang lain sampe 500 tahun 
(saking lama dihisab). Benar ga sich ? Mohon ibarohnya dari kitab apa plus halaman berapa ? 
Trimakasih atas jawabannya dari para Kyai, Asatidz, Ajengan PISS KTB 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam warahmatullaah. Dalam kitab Mirgaatul Mafaatih juz 14 halaman 288 
Ta'birnya : 

ale Gilowasy slYI so Hall Jay Dual lc laa Ul 3393 


Telah datang keterangan bahwa Nabi Sulaiman as menjadi Nabi yang terakhir masuk syurga, 
setelah seluruh para Nabi dan Rosul dengan rentang waktu Lima Ratus Tahun. 
Sementara dalam kitab Ihya 3/238 : 


Sis Kal Il lasile Selasa ta Iss yel “2g lea alan ses asa 


Dalam sebuah hadits : Dari Nabi SAW " Nabi yang paling akhir masuk syurga adalah Nabi 
Sulaiman bin Dawud 'Alaihimassalam , karna lama proses hisab harta dan kekuasaannya. 


Dalam takhrij Al Ihya,lil hafzih Al "Iragi, 8/263: 


Ke ASi Sia KU ae ok ai Nae 
Te Get Oei 
Di Na an an ana ne Ta AA 
di SIS gdg JI ya suga Al og dd: Jlbg "lok . 


Hadits : " Nabi yang paling akhir masuk syurga adalah Nabi Sulaiman bin Dawud 
'Alaihimassalam , karna lama proses hisab harta dan kekuasaannya. Dan Sahabat Nabi SAW 
yang terakhir masuk syurga adalah Sahabat Abdurrohman bin 'Auf RA karena kekayaannya. 
Wallohu a'lam (Rz). 


Dan dalam Al Mu'jam Al Ausath,lil Imam Ath-thabarani, 9/315 : 


JB ya Kas uc | um al uy 9.00 Li : JB ul L: JB das 4 U90H w mdl ul b : JB ale lir « 
bel ul Ul K3 «ali ade Ilao « UlasII Ly yac Jagiwl : JB Ai uy yan uc ye Sa uc 
084 Elma Jl yo Jay ls 4 old 1 3 sllh9 «yuli yadosy 38 Un « Ags 5619 « agiulbel lil 
Sal lali Io ISS US wo « Gliwoll Jal 0 J5 yuli 9 gula ad yo «Jln LA Jis. S3 IS yo 
ade ali Lao AU Iga, Etawa « Bipaall Jl : yaitu 4 2159 sus slloel X all : Jl S Jall Ja adal ll 
Casa sad ic gal « uloukug « Sgls J8 dinll Ugal ag slwNl » : Jota alwg 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/934757863213689/ 
www.fb.com/notes/935773916445417 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7562 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4217. KISAH TAUBATNYA MALIK BIN DINAR DAN 
IBROHIM BIN ADHAM 
PERTANYAAN : 


2 Kumbang Gurun 

Asalamu 'alaikum. Biasa ada pertanyaan kisah tentang taubatnya salah seorang pembesar sufi 
(terkenal dua orang ini yaitu Ibrahim bin Adham rah dan Malik bin Dinar rah ) menyurusi jalan sufi 
diawali dengan jalan taubat. Pertanyaan : Bagaimana awal mula taubatnya Malik bin Dinar rah ? 
Hatur nuhun 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam. Tentang Taubatnya Malik bin Dinar Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia 
pernah ditanya tentang sebab-sebab dia bertaubat, maka dia berkata : "Aku adalah seorang polisi 
dan aku sedang asyik menikmati khamr, kemudian aku beli seorang budak perempuan dengan 
harga mahal, maka dia melahirkan seorang anak perempuan, aku pun menyayanginya. Ketika dia 
mulai belajar berjalan, maka cintaku bertambah padanya. Setiap kali aku meletakkan minuman 
keras dihadapanku anak itu datang padaku dan mengambilnya dan menuangkannya di bajuku, 
ketika umurnya menginjak dua tahun dia meninggal dunia, maka aku pun sangat sedih atas 
musibah ini. 


Ketika malam di pertengahan bulan Syaban dan itu di malam Jumaat, aku meneguk khamr lalu 
tidur belum sholat isya. Maka aku bermimpi seakan-akan giyamat itu terjadi, dan terompet 
sangkakala ditiup, orang mati dibangkitkan, seluruh makhluk dikumpulkan dan aku berada 
bersama mereka, kemudian aku mendengar sesuatu yang bergerak di belakangku, ketika aku 
menoleh ke arahnya kulihat ular yang sangat besar berwarna hitam kebiru-biruan membuka 
mulutnya menuju kearahku, maka aku lari tunggang langgang karena ketakutan, di tengah jalan 
kutemui seorang syaikh yang berpakaian putih dengan wangi yang semerbak, maka aku ucapkan 
salam atasnya dia pun menjawabnya, maka aku berkata : "Wahai syaikh ! Tolong lindungilah aku 
dari ular ini semoga Allah melindungimu". Maka syaikh itu menangis dan berkata padaku : "Aku 
orang yang lemah dan ular itu lebih kuat dariku dan aku tak mampu mengatasinya, akan tetapi 
bergegaslah engkau mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu", maka aku bergegas lari dan 
memanjat sebuah tebing Neraka hingga sampai pada ujung tebing itu, aku lihat kobaran api 
Neraka yang sangat dahsyat, hampir saja aku terjatuh kedalamnya karena rasa takutku pada ular 
itu. Namun pada waktu itu seorang menjerit memanggilku, "Kembalilah engkau karena engkau 
bukan penghuni Neraka itu!", aku pun tenang mendengarnya, maka turunlah aku dari tebing itu 
dan pulang. Sedang ular yang mengejarku itu juga kembali. Aku datangi syaikh dan aku katakan, 
"Wahai syaikh, aku mohon kepadamu agar melindungiku dari ular itu namun engkau tak mampu 
berbuat apa-apa". Menangislah syaikh itu seraya berkata, "Aku seorang yang lemah tetapi 
pergilah ke gunung itu karena di sana terdapat banyak simpanan kaum muslimin, kalau engkau 
punya barang simpanan di sana maka barang itu akan menolongmu." 


Aku melihat ke gunung yang bulat itu yang terbuat dari perak. Di sana ada setrika yang telah retak 
dan tirai-tirai yang tergantung yang setiap lubang cahaya mempunyai daun-daun pintu dari emas 
dan di setiap daun pintu itu mempunyai tirai sutera. Ketika aku lihat gunung itu, aku langsung lari 
karena kutemui ular besar lagi. Maka tatkala ular itu mendekatiku, para malaikat berteriak : 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7563 


"Angkatlah tirai-tirai itu dan bukalah pintu-pintunya dan mendakilah ke sana!" Mudah-mudahan dia 
punya barang titipan di sana yang dapat melindunginya dari musuhnya (ular). Ketika tirai-tirai itu 
diangkat dan pintu-pintu telah dibuka, ada beberapa anak dengan wajah berseri mengawasiku dari 
atas. Ular itu semakin mendekat padaku maka aku kebingungan, berteriaklah anak-anak itu : 
"Celakalah kamu sekalian! Cepatlah naik semuanya karena ular besar itu telah mendekatinya". 
Maka naiklah mereka dengan serentak, aku lihat anak perempuanku yang telah meninggal ikut 
mengawasiku bersama mereka. Ketika dia melihatku, dia menangis dan berkata : "Ayahku, demi 
Allah!" Kemudian dia melompat bak anak panah menuju padaku, kemudian dia ulurkan tangan 
kirinya pada tangan kananku dan menariknya, kemudian dia ulurkan tangan kanannya ke ular itu, 
namun binatang tersebut lari. 


Kemudian dia mendudukkanku dan dia duduk di pangkuanku, maka aku pegang tangan kanannya 
untuk menghelai jenggotku dan berkata : "Wahai ayahku! Belumkah datang waktunya bagi orang- 
orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah". (AS. Al-Hadid : 16). Maka aku 
menangis dan berkata : "Wahai anakku! Kalian semua faham tentang Al-@uran", maka dia berkata 
: "Wahai ayahku, kami lebih tahu tentang Al-Guran darimu", aku berkata : "Ceritakanlah padaku 
tentang ular yang ingin membunuhku", dia menjawab : "Itulah pekerjaanmu yang buruk yang 
selama ini engkau kerjakan, maka itu akan memasukkanmu ke dalam api Neraka", aku berkata : 
"Ceritakanlah tentang Syaikh yang berjalan di jalanku itu", dia menjawab : "Wahai ayahku, itulah 
amal soleh yang sedikit hingga tak mampu menolongmu", aku berkata : "Wahai anakku, apa yang 
kalian perbuat di gunung itu?", dia menjawab : "Kami adalah anak-anak orang muslimin yang di 
sini hingga terjadinya kiamat, kami menunggu kalian hingga datang pada kami kemudian kami 
memberi syafa'at pada kalian". 

Berkata Malik : "Maka akupun takut dan aku tuangkan seluruh minuman keras itu dan kupecahkan 
seluruh botol-botol minuman kemudian aku bertaubat pada Allah, dan inilah cerita tentang 
taubatku pada Allah". Wallohu a'lam. 

Sumber : Kitab At Tawwabin Ibnu @udamah 


ln lo di 58 : duo 

adil ol Uda de Bagio LiS9 lb His WS JBS Wing Lay Ji Ol lu Ly dllo ye S9) 
aa 98 Wol jl KALA ade md Lola Lea WA Lia HJ JI R90 ya io W2399 duusi ala Cu jl 
kd ai lola gag yo WS dg Ale gudilag Jl Ws Sy uw Sudi KKuAg ISI KS JB Lgssdlo gua y La 
dual dg ya 0 Nai Ly Armadi Al ClSg bs yo Saad Ai CvlS lol lgi 3 US Lilo ii 
SSI aim oa Wing 0 gua 99 Teig CB 38 doll « US Jul sy ld cul3 SI slinc La 
Sgbi mo 08 R3 Ho dgwul 3S lo alas ass Ul 8 Um Gil 9 30 Lu Law pgso Ulg 
Poll 53 Ae Cold Sail JI Cub Lgi Kai Teri bb 43 W) ad Lgc20 le 33 LD AU WLAN 
233 Log sio SSI Ixng Lusus Ul 10 J9 Tadi KSP Ul Sel yaiill Sd yo gua Ie Lal cadas 
uv Haii ade dsn 0359 ade Lola Lu Ao elasu lo el au Ul Ul Jas & mula 0 LSG Ule 
lo yu Clo3 mill 39 yo La9 Sd USG Loh dl W i3 UL wll Wub dc K3 M6 doball 9 Li: 
ol ai Ius L "la Raadl UB sub 48 Lal 29 Us 9 A93 all silobB Ielol 0 Ll gal 
ssolwol gils9 M8 JO Jusdl Isa Gl ym 9 Hasas Ui 1J B9 Full 3S Jati JB sidl Id yo Mi ai 
sole lap » gim do 50 SIS 9 LAI 0 yak Jas adl Ol 1JG SI rin Amy A9 el US UI 
HP 90 sim €lowo0 JS le pall AS 950 Cu gak Aloe 20541 Sd yo ULL Hoo 899 d593 JS 
psi! 1938 4S) Jali pas ala dio wu Isl sun yul Yo waillg bl All Klg ball Ml Ws Lal 
Sp Loolla L68) 8 ogimll IS 0905 40 0 425 d0099 ALI Uwilll Iagl Jala M3 sal o & oluoll Igss3lg 
vas Cl3 Sol 9 433 Uo Uaill V9 263NS 09555 Jlabl Wlo Sl sll 0 de Ii 213 
ul LI Iso a98 su L533 19318 090 dio D3 288 ASIS 193 al IS509 :JlabNI 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7564 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Lao SY UH Clip b pgall duo 5S gi yo HS 9d Luig Ai IAUI9 yul B9 LS dil, lal agro ado 
bob d9 sal adl sial lay C209 lg LA sol SM dl Jlasdl lau. 

RESI Ul laiol AU Ub all "cul L 1063 gura ll soul day C4 129 S22D H9 Wei liulal 
cs Sio 4 Iya ya loud Ls Pulsa Usus mila Bu 1039 Cu "nyaa "all S3 ngasi 
Cal pig3 ob 9d EBugu Ul oU dug Soga ellac eh "AB lag Ul ll SU usil 50 yu 23 

#lb ad Su aib Wasit Jali ella lis Ical LB yi b 93 U LLL0 SAI sll 50 yu us 
AE ul adl UB USuul 8 aokuall Jlabl ups "dB Plan IRd $9 Usia log Nia L 1S egull los 
Gaal 9 BY WS) Saall 288 Knwolo C3 Li Jk JB ASI gas ul USPASI AS Jali dell 
33 Lam YS Idg Jag 50 All Jl. 


- Kitab Al-Zuhrul Faikh 


Siggi Lapas AI Tai Al gua) oli 3 sllol Ja 13 : dadali 

PALI sale ca lol Ti gl C2 dls d ClSg LAI Lu ale Kogio cS9 Ubi cu "Jl 
cilo ll ai aple LB lg ll els sal Ci ISI CUS9 Hgudly Les 

00 389 malas sii SIB cakilB sesoli 38 doll JS Cl ey Ku pili Ll uin yo Hal dll culS lab 
asal Kub mag ai Bui cab csc50 dio Lol C3 and) & yo 9g OB A3 38 s3 lo abc: 
si Lol Canda nio Sail Isdg Sgu3 ul "bg kuali GK call Jalal adl Id yo wijal Hal cas 
das sll CatilabB Lal yo Cl gal Hail lu Alah Sad ul U#S CS Lula Olah ade Ud ul 
Usa 3. 

dil gal cal au L 209 C8 yaa 389 Lilo all su ISl3 AS 50 43 033 sio UI 8 call SIB, 
Sd Ureig ikalal sb) G98 asi sol Sl day CX0g gs Lila Wl io lay Ls, 
Gang tas "dB Pull ulat mila HI calid (lil SI ngasi BSI Ul Isiol cl Ob All) seal 4 3 
alus sesal ella Isa ceyl Led K9 olah sd SI adl se sial Had ES Lio Bg my Bcl 
aib Yg is5 J 5S ab aiiawal Mall sloc slh JB 4 H0 SI Fill 00 uas Cal. ella 
Jeli Id 93 oles lil lia 35 aiogoll Jlibol ai KB Pligd L92iui SI log lg) CS sega slam 
Dog 3 Cg LSI gain Lulo KS0938 Mhs. 


Tentang taubatnya Ibrohim bin Adham bisa dibaca di : PISS-KTB : KISAH TAUBATNYA IBROHIM 
BIN ADHAM 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/951548654867943/ 
www.fb.com/notes/955986434424165 


4244. KISAH DEBAT NABI MUSA ALAIHIS SALAAM 
DENGAN IMAM AL GHAZALI 
PERTANYAAN : 


» Hasan Efendi 
Assalaamu alaikum, adakah file tentang cerita perdebatan nabi musa as dan imam al ghozali, 
tolong share geh? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa alaikumus salaam 


giol elole) akug lc Al olao S020 Urdu Lyra ole Rin! Dul le swg0 ld Ul MINI 99 cl 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7565 ) 


FN All 20 ES la ba gala ala alil s3 Sasa liskarobib Tellsl Saul asiielunls 
al Sal up Sn20 Ly I020 Ly m2 1Jli3 slow) ln Hall Ale souugo Layu dlu ...o yisl d JBg..... 
bbi3 Jamal cas ol los al JB9 029259 MUI 555 198 las yul ale Siiusl9 Adluall Gulo ngo Layu Gigi 
slow cl Lo) sb) sllu lori dlas yiual ole s3 VI SS 199 Cal yiuul lo UB dl sal al Ale», 
Sloc 9d Jii Jo (S3I U,l 9 wo - saie ade Lg yadl9 - gale Sagil - Slioc) 9d WAS (Luwu go 

Ibas. 


Kisah senada saya temukan dalam tafsir Ruuhul Bayaan karya Syeikh Isma'il Haggi al Hanafi 
11330: 


sauoll 53 Lesabusl au US Uso Hilal all JB dil Ol mala 9 silau UELJJI 5553 

lo calid alga alga wi ls J8 al bug 09 003AI TS Ca Lai Md lia! 59 Cul 3 cu 
SN obati le Satoe ASI Ganas oa | sonia Tasuas dal seluas Isllba soal Ia 
alus Ruang As yAil Ale pdl Aa Aula Soo lis SB CSI ol K3 dio sdg Lal Belu Adul 
AEON Rowlo Jail CA399 939 K9 suwg09 pdl ul Sio ugwo KS) Wc All DL agale 
lbal9 api UB Jl yul cai eluslS ol lake cal 8 dll ad JBg Aluallg LAI Gulo Liyi cwo CAblS 
Idul gb Gaug0 Gale 3 yield dngal 8 utang GubslA Vla cuwgo alus Gl sll aloNI adl jig Isa Jl 
Jl bal less Io Jt sala da ola doll se 
ale Sas5 58 UNS G3" Saus Ul lom J3 dls wa Ska dul ll giaa s0 Wei sb 163 
la SS d3 SI 3 le wemdla 24lla ag Jalal sb Gea ade lala 9S 912 aa 
Pa 

abc yo cai lo 0)a8 adl wig 


2 Nur Hasyim S Anam II 

Kisah ini kalau dibawakan oleh muballigh, bisa bikin tertawa. Alkisah nabi musa masghul dengan 
dawuh Rasulullah yang menyamakan ulama'nya denga para nabinya bani israel. Kemudian nabi 
musa minta contoh kepada Rasul satu ulama. Rasulullahpun menunjuk kepada imam alghazali. 
Nabi musa pun bertanya kepada imam ghazali, "Siapa namamu?" Imam ghazali.menjawab, 
"Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin ....... " Nabi musa memotong 
perkataan alghazali dan berkata, "aku hanya tanya namamu tidak tanya nama ayah dan kakekmu! 
", Kemudian alghazali menjawab, "Saya menjawab begini karena meniru panjenengan ketika 
ditanya Allah tentang apa yang di tangan panjenengan, panjenengan menjawab: ini tongkat 
untuk..... dst panjang lebar, padahal Allah hanya tanya apa yang kamu pegang". 


2 Abdul @odir Bani Arofuddin 
Nabi Musa As dan Imam Al-Ghozali Ra. dalam sebuah hadits disebutkan : 


Jail yul ciu slwlS sini sldle 


Ulama-ulama di kalangan ummatku seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Artinya walaupun sudah tiada 
Nabi selepas kewafatan Sayyidina Nabi Muhammad Saw, namun ulama dikalangan ummatnya 
tetap mendapat pahala sama seperti Nabi dikalangan Bani Israel sekiranya mereka menjalankan 
tugas dengan baik. 


Diceritakan di dalam mimpi seorang ulama Imam Ghozali (ulama dikalangan ummat Nabi 
Muhammad Saw) pernah bertemu dengan Nabi Musa As (Nabi dikalangan Bani Israel) di alam 
arwah. Awalnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW di alam arwah. Nabi Musa As 
bertanya : wahai Rasulullah apakah benar engkau yang mengatakan bahwasannya : ulama-ulama 
dikalangan ummatku seperti nabi-nabi Bani Israel?? 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7566 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Nabi Muhammad Saw menjawab : Ya benar! Nabi Musa As : ulama' seperti apa yang dimaksud 
oleh engkau wahai Rasulullah dan dimana dia? (seakan tidak percayah. Maka ulama' yang 
dipanggil oleh Nabi Muhammad Saw iyalah Imam Al-Ghozali. Nabi Musa As bertanya kepadanya 
seakan mengujinya, Siapa namamu ? 

Imam Ghozali menjawab : Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali. 

Nabi Musa As berkata kepadanya : apakah ini yang sampai disamakan dengan nabi bani israil 
wahai Rasulullah? 

Kan Saya tidak tanya nama bapakmu dan datukmu, saya tanyakan siapa namamu. Sambil 
menghadap Imam ghozali, Nabi Musa As berkata kepada Nabi Muhammad saw : sudikah engkau 
untuk mengizinkan aku menjawab Nabi Musa? 


Nabi Muhammad Saw pun berkata : silahkan!lmam Ghozali berkata kepada Nabi Musa As : Jika 
saya bersalah kepadamu saya minta maaf, tetapi kamu telah bersalah kepada Allah dan kamu 
tidak meminta maaf. 

Nabi Musa As sangat terkejut dan berkata : Apa salahku kepada Allah? 

Imam Ghozali menjawab : bukankah Allah telah bertanya kepadamu : Dan apa (benda) yang di 
tangan kananmu itu wahai Musa?. (As AtTo-Ha ayat 17). Seharusnya kamu cukup menjawab di 
tangan kananku adalah tongkat, tapi kamu menjawab panjang lebar. Nabi Musa menjawab : Ini 
iyalah tongkatku, aku bertekan atasnya semasa berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun 
kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat 
itu. (As At-To-Ha ayat 18). 

Nabi Musa As berkata : Tuhan itu adalah kekasih kita, maka aku mengambil peluang itu untuk 
bercakap panjang lebar dengannya. Imam Ghozali pula mengatakan. Begitulah aku, kamu juga 
adalah kekasih aku, maka aku juga mengambil kesempatan untuk bercakap panjang lebar 
denganmu. Wallohu a'lam bis showab (NN) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/950184171671058/ 
www.fb.com/notes/962003137155828 


4320. TERNYATA INILAH ASAL MULA TANAH 
PERTANYAAN : 


2 Saleum Aneuk Nanggroe 
Assalamu'alaikum. Mohon jawaban dari ustazd. Tanah itu jadi dari apa, dan air itu jadi dari apa, 
dan angin itu jadi dari apa, dan api itu jadi dari apa ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2? Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam, Saya menemukan keterangan berikut tapi sepertinya kurang mantap, karena 
musonif kitab ini sendiri (syeikh al alamah al imam al muhadits yahya bin abi bakar bin 
muhamamad bin yahya al amiri). Beliau menyatakan : 

Jul A3 yo Id 0 UB... 


Nabi adam dari tanah,tanah dari buih,buih dari ombak,ombak dari air, air dari susu, susu dari 
awan, dan awan itu berasal dari nur nya rasulullah saw. 


www.islamuna.info 


HIKMAH ( 7567 ) 


aleiall Jl 2A yo Jilball dag, 

ail ld yawig lag Mile AI Ko yui lama 93 Kain SAI LS 93 Kuna cul all ywoll gol Futdl 53,3 
JB Ab pal ol Ami B3) AI Kalla SS ey AI Mu Ly Sar50 blg Sa Lil Jl dadi Li alug le AI ala 
uAllg Tual yp 59 El yo slallg elall yo 2303 23all yo J9 Ml yo Ilidig LI yo asi9 
alay Uly ale Al ola 993 Jill Ags 00 5D 2x0 UB Aug dl aleg lc Al yo a50 29) yo Gil 

Li gSig lal wiluNI Sen gl Jual, 


Keterangan lafazh 3 ,xJl (baca Al dirroh) artinya "Air Susu". Ta'lig nya : NN 
Mam 9 wall BIS : dal Juol H3 all... 


LINK TERKAIT : 0561. AGIDAH: NUR MUHAMMAD 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/permalink/960541497301992/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/4320/978142965541845 


4330. KISAH ALASAN IMAM ABU HANIFAH TIDAK 
PERNAH TIDUR MALAM 
PERTANYAAN : 


2? Aep Ezztt 

Assalamualaikum.. maaf pak.. mau bertanya.. Saya pernah baca di kitab tasawuf.. tapi lupa 
keterangannya di kitab apa.. mudah mudahan ada yg punya referensinya. "Jika seseorang 
menyangka kepadaku sesuatu yang baik / menyangka bahwa aku melakukan perbuatan baik, 
padahal perbuatan itu tidak pernah kulakukan, sejak saat itu aku mewajibkan diriku untuk 
mengerjakan hal tersebut”".. 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa'alaikumussalaam, cerita yang mirip sebagaimana dalam biografi Imam Abu Hanifah: 


S1 Jai Da) Crow HI diis yul R0 gutuol Lil laiy :JB Lwwgg yul coli uc Jl 4 siw S9)3' 
sle”g le pig X0 Jl su0U USS sal JJ Las gac Cr N Allg Arus ul Jas. 


..dari gadhi Abu Yusuf: satu saat aku berjalan bersama Imam Abu Hanifah, tiba-tiba saya 
mendengar seseorang berkata kepada yang lain, “Inilah Abu Hanifah, dia tidak pernah tidur 
malam.” Lalu Imam Abu Hanifah berkata, “Demi Allah, Dia tidak membicarakan tentang aku 
dengan apa-apa yang aku tidak pernah lakukan.” Maka Beliau senantiasa menghidupkan malam 
dengan melakukan shalat , bertadharru' dan banyak berdoa. Wallohu a'lam 

Sumber : Siyar Al A'laam Annubala' 6/399 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/976041109085364/ 
https://m.facebook.com/notes/979394685416673/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7568 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


4385. KISAH SAID BIN JUBAIR DAN AL HAJJAJ BIN 
YUSUF 
PERTANYAAN : 


2 Wonk Salafy 

Assalamu'alaykum dulur-dulur kulo sedanten. Dalam kitab majalisussaniyah halaman 59 pas lafad 
" WALAMU YA IKHWANI ANNA MAN ATHO'ALLOH" sampai selesai, artiya bagaimana ya ? 
Sebelumnya terimakasih dulur kulo sedanten. 


JAWABAN : 


2 Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam, berikut Kisah Said Bin Jubair Dan Al-hajjaj Bin Yusuf : 

Ketahuilah wahai saudaraku , barang siapa yang ta'at kepada Allah maka Allah akan membuat 
segala sesuatu ta'at kepadanya, dan barang siapa takut kepada Allah maka segala sesuatu akan 
takut kepadanya. 


Auf bin bin abi syadad al ubadi berkata : " telah sampai kepadaku bahwa al hajjaj bin yusuf ketika 
said bin jubair disebut dihadapannya maka dia mengutus seorang kepala tentara bernama al 
multamis bin al akhwash utk mendatangkan said, 

bersama al multamis terdapat 20 orang penduduk sam yg termasuk sahabat khususnya. 

ketika mereka sedang mencari said, mereka bertemu dengan pendeta di musholanya , kemudian 
mereka bertanya tentang said kepadanya. Pendeta berkata : " ciri cirinya bagaimana ?" 

kemudian mereka memberitahukan ciri ciri said, dan pendetapun memberikan petunjuk 
keberadaan said. 


Mereka pergi ketempat yang telah diberitahukan dan disana mereka menemukan said sedang 
bermunajat dengan suaranya yang tinggi, mereka mendekati said dan mengucapkan salam 
kepadanya. 

said menganggkat kepalanya kemudian meneruskan sholatnya. setelah selesai salat, said 
menjawab salam mereka. 

mereka berkata : "al hajjaj mengutus kepadamu agar datang kepadanya " 

said berkata : " apakah harus mendatanginya ?" 

mereka berkata " harus " 

kemudian said memuji kepada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi shollallohu alaihi 
wasallam. kemudian berdiri dan pergi bersama mereka sampai kerumahnya pendeta. 

pendeta berkata : " wahai para penunggang kuda, apakah kalian sudah menemukan teman 
kalian ?" 

mereka berkata : " benar " 

pedeta berkata : " naiklah kalian kerumah, karena biasanya singa dan macan berada disekitar 
rumah ini " 

kemudian mereka bergegas masuk kerumah sebelum datangnya sore hari, tapi said tidak mau 
masuk. 

mereka berkata : " kamu pasti mau kabur dari kami, ya ?" 

said berkata : " tidak, tetapi aku tidak akan pernah memasuki rumahnya orang musyrik selamanya 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7569 


Mereka berkata : " kami tidak akan meninggalkanmu, dan binatang buas akan membunuhmu " 
said berkata : " sesungguhnya Rabbku bersamaku, Dia menyingkirkan binatang buas dariku dan 
menjadikannya sebagai penjaga disekitarku yang akan menjagaku dari segala keburukan , insya 
Allah " 

mereka berkata : " apakah engkau seorang nabi ?" 

said berkata : " aku bukanlah seorang nabi, tapi aku adalah seorang hamba dari hamba 
hambaNya Allah , seorang hamba yang banyak salah dan dosanya." 

mereka berkata : " bersumpahlah untuk kami bahwa kamu tidak akan pergi " 

kemudian said bersumpah kepada meraka. 


Kemudian pendeta berkata : " kalian cepat naiklah kerumah dan pasanglah tali busur untuk 
mengusir binatang buas dari hamba yang sholeh ini karena dia tidak mau masuk ke mushollaku ." 

maka mereka memasang tali busur, tiba tiba datanglah seekor singa, setelah singa dekat dari 
said, singa menggaruk-garuk dan mengusap-usap said kemudian menderum tidak jauh darinya. 
kemudian macan datang dan melakukan hal yang serupa . 

ketika pendeta melihat hal itu, keesokan harinya dia turun dan menanyakan tentang syare'at, 
agama dan sunnah2 Rasululloh shollallohu alaihi wasallam, 

said menjelaskan semuanya kepada pendeta, kemudian pendeta tersebut masuk islam dan bagus 
keislamannya. 


Orang orang yang bersama said menghadap dan meminta maaf, mereka mencium tangan dan 
kaki said, mengambil tanah yang di injak said semalam dan berkata : " wahai said, kami telah 
bersumpah kepada al hajjaj dengan talak dan memerdekakan budak jika kami melihatmu dan 
tidak meninggalkanmu hingga kami memperlihatkanmu kepada al hajjaj, sekarang perintahkanlah 
kepada kami apapun yang kamu mau ", said berkata : " laksanakanlah tugas kalian, karena 
sesungguhnya aku berlindung kepada penciptaku dan tidak ada yang bisa menolak keputusan- 
Nya " 


Kemudian mereka berjalan lagi sampai daerah wasith, ketika sampai sana said berkata kepada 
mereka : " wahai sekalian kaum, aku telah menjadi terhormat sebab kalian dan pertemanan 
dengan kalian, aku tidaklah ragu bahwa ajalku telah datang dan waktunya sudah habis. 
tinggalkanlah aku malam ini sendirian, aku akan bersiap2 menghadapi kematian, bersiap2 untuk 
malaikat munkar dan nakir, mengingat adzab kubur dan debu di tebarkan padaku, ketika pagi 
nanti maka janji antara diriku dan diri kalian adalah tempat yang kalian inginkan ." 


Sebagian diantara merka berkata : " kami tidak menginginkan bukti lagi setelah menyaksikan 
secara nyata " 

sebagaimana lagi berkata : "telah sampai anganz2 kalian, janganlah membuat dia lemah " 
sebagian yang lainnya berkata : " dia bagiku kuserahkan kepada kalian, insya Allah " 

kemudian mereka semua melihat said yang sedang mencucurkan air mata dikedua matanya, 
warnanya berubah, tidak pernah makan dan minum serta tidak pernah tertawa semenjak mereka 
bersamanya. 

mereka semua berkata : " wahai sebaik baik penduduk bumi, andai saja kami tidak mengenal dan 
diutus untukmu, kecelakaan bagi kami, bagaimana bisa kami datang dengan membawamu. 
mohon maafkanlah kami dihadapan pencipta kami kelak di hari giyamat, karena sesungguhnya 
Dia adalah yang maha memutuskan yang agung dan adil ." 


Mereka menangis bersama, setelah selesai menangis, sang penanggung jawab berkata : " aku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7570 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


memohon atas nama Allah kepadamu wahai said, agar engkau memberi bekal kepada kami 
berupa doa dan ucapanmu, karena sesungguhnya kami tidak akan betemu lagi dengan orang 
sepertimu selamanya. " 

kemudian said mendoakan mereka dan merekapun melepaskan said. 

said membasuh kepala, baju dan kantongnya . 

dan mereka pun malam itu menyingkir dari said semuanya. 


Ketika fajar subuh menjelang, said bin jubair mendatangi mereka dan mengetuk pintu. 

mereka berkata : " siapa yang diluar ?" 

" temanmu, demi Rabnya ka'bah "jawab said 

kemudian mereka turun menemui said dan menagis bersama sama dalam waktu yang lama. 
setelah itu mereka bersama said pergi ketempatnya al hajjaj. 

al mutalammis sang kepala tentara masuk dan memberi salam kepada al hajjaj, dia 
memberitahukan kedatangan said bin jubair. 


ketika said bin jubair sudah berada di hadapan al hajjaj 

Al-Hajjaj bertanya, “Siapa namamu?" 

Sa'id menjawab, “Sa'id bin Jubair.” 

Al-Hajjaj berkata: “Kamu adalah orang yang celaka anak dari orang yang binasa.” 

Sa'id menjawab, “Ibuku lebih tahu dengan namaku daripada dirimu.” 

Al-Hajjaj berkata, “Celakalah ibumu dan celakalah dirimu.” 

Sa'id berkata, “Bukan dirimu yang mengetahui perkara ghaib.” 

Al-Hajjaj berkata, “Kamu harus merasakan api membara di dunia.” 

Sa'id berkata, “Kalau aku mengetahui bahwa siksa api naar di tanganmu niscaya aku akan 
menjadikan dirimu tuhan.” 


Al-Hajjaj berkata, “Apa pendapatmu tentang Muhammad?” 

Sa'id menjawab, “Nabi penebar kasih sayang dan imam pemberi petunjuk.” 

Al-Hajjaj berkata, “Apa pendapatmu tentang Ali, apakah dia di jannah atau di naar?” 

Sa'id berkata, “Kalau aku masuk jannah, aku akan mengetahui orang-orang yang di dalam jannah 
dan para penghuninya.” 


Al-Hajjaj berkata, “Apa pendapatmu tentang para Khalifah?” 

Sa'id menjawab, “Mereka bukan tanggung jawab saya.” 

Al-Hajjaj berkata, “Siapakah yang paling kamu kagumi di antara mereka?” 

Sa'id menjawab, “Yang paling diridhai oleh Penciptaku.” 

Al-Hajjaj berkata, “Siapakah di antara mereka yang paling diridhai oleh Sang Pencipta?” 

Sa'id menjawab, “Ilmu hal ini di sisi Dzat yang mengetahui rahasia mereka dan yang tersembunyi 
dari mereka.” 

Al-Hajjaj berkata, “Aku senang kamu berkata jujur kepadaku.” 

Sa'id menjawab, “Meskipun aku tidak menyukaimu, aku tidak akan berdusta kepadamu." 


Al-Hajjaj berkata, “Kenapa kamu tidak pernah tertawa?” 

Said menjawab, “Bagaimana seorang makhluk yang diciptakan dari tanah bisa tertawa, 
sedangkan tanah akan dimakan oleh api!” 

Al-Hajjaj berkata, “Kenapa kami tertawa?” 

Sa'id menjawab, “Hati kita tidak sama.” 


www.islamuna.info 


HIKMAH (7571 ) 


Kemudian Al-Hajjaj memerintahkan untuk diambilkan intan, permata dan mutiara lalu dikumpulkan 
dihadapan Sa'id. 

Sa'id berkata, “Jika kamu mengumpulkan ini untuk menjaga dirimu dari ketakutan pada hari 
kiamat, maka alangkah baiknya. Jika tidak, sungguh satu saja guncangan hari kiamat bisa 
melalaikan seorang ibu yang menyusui terhadap anak susuannya. Tidak ada kebaikan di dunia ini 
kecuali yang baik dan suci.” 


Kemudian Al-Hajjaj meminta alat musik maka menangislah Said. 

Al-Hajjaj berkata, “Celakalah kamu wahai Sa'id , pilihlah cara pembunuhan yang aku akan 
membunuhmu dengannya.” 

Sa'id berkata, “Pilihlah sendiri. Demi Allah, tidaklah kamu membunuhku dengan satu cara kecuali 
Allah akan menyiksamu dengan cara yang sama pada hari kiamat.” 

Al-Hajjaj berkata, “Apakah kamu ingin ampunanku?” 

Said berkata, “Jika ampunan dari Allah aku mengharapkannya. Adapun dirimu, kamu tidak akan 
terbebas dari dosamu dan tidak ada udzur bagimu.” 


Al-Hajjaj berkata (kepada tentaranya), “Bawalah dia dan bunuhlah.” 

Tatkala Said keluar dari hadapan Al-Hajjaj, dia tertawa. Maka Al-Hajjaj diberitahu akan hal ini, lalu 
mereka mengembalikan Sa'id kepada Al-Hajjaj. 

Al-Hajjaj berkata, “Apa yang membuatmu tertawa?” 

Sa'id menjawab, “Aku heran dengan keberanianmu kepada Allah terhadap diriku dan kasih sayang 
Allah terhadap dirimu.” 


Maka Al-Hajjaj memerintahkan untuk di datangkan tikar dari kulit dan dibentangkan. Lalu Al-Hajjaj 
berkata, “Bunuhlah dia.” 

Sa'id berkata, “Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi 
dalam kondisi lurus dan Islam dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.” 

Al-Hajjaj berkata, “Arahkan dia ke selain kiblat.” 

Sa'id berkata, “Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, di sanalah wajah Allah.” 

Al-Hajjaj berkata, “Sungkurkan wajahnya ke tanah.” 

Said berkata, “Dari tanah Kami menciptakan kalian dan pada tanah Kami mengembalikan kalian 
dan dari tanah Kami mengeluarkan kalian untuk kedua kalinya.” 


Al-Hajjaj berkata, “Sembelihlah dia.” Said berkata, “Aku bersaksi bahwasanya tidak ada 
sesembahan (yang berhak disembah) kecuali Allah tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwasanya 
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ambillah syahadat ini dariku sampai kamu bertemu 
denganku pada hari Kiamat. Ya Allah, janganlah kamu kuasakan dia kepada seorangpun untuk 
dia bunuh setelahku.” Kemudian Said dibunuh disembelih di atas tikar kulit -semoga Allah 
merahmati dan meridhoinya- . Kepala sa'id setelah terpotong mengucapkan kalimat : laa ilaaha 
ilalloh ". Setelah pembunuhan tersebut, al hajjaj hidup selama 15 hari , hal itu terjadi pada tahun 
95 H, dan umur sa'id saat itu adalah 49 tahun. Wallohu a'lam. 


LINK ASAL : 
https://web.facebook.com/groups!/piss.ktb/978200398869435/ 
www.fb.com/notes/990614657628009 


4406. INILAH MANFAAT DAUN BIDARA 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7572 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Sri Rahayu Febriasari 
Assalamu'alaikum, maaf mau tanya apakah benar daun bidara bisa sebagai media dalam rugyah? 
mohon jawabannya, makasih 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Itu benar bu, daun bidara bisa sebagai media rugiyah 
- kitab tafsir al gurtuby (2/48) : 


S3 lo sale Lal Ly Saw 03 LG « pg5wall opal Ja sud Jluy Ja Igileslg : Bun WI 
299 Jl al JB Botidl Gal Y ! Kumal B3 5 mol omall D3 usai Jlo ala «SU 
dl Ole Ding lab 0 LS Ai LAS UB ASI yamu y0 WB 9 Rw SSL « ul Wo y Ud ULS 
na Aa 

dal uc mus Sl Ja Jl) 


- Al Majmu' 5/169 : 


Kaget SA as ala G3 alay sales 
mall Alay pall AG 


Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam 
bersabda untuk laki-laki yang sedang ihram yang jatuh tersungkur dari ontanya: "Basuhlah dia 
dengan air dan daun bidara" Dan karena sesungguhnya daun bidara itu membersihkan badan. 


DOKUMEN TERKAIT: 
KESUNNAHAN MENCAMPURI AIR DENGAN DAUN BIDARA KETIKA MEMANDIKAN JENAZAH 


LINK ASAL: 
https://www.facebookcom/groups/piss.ktb/995825283773613/ 
www.fb.com/notes/999954053360736 


4467. TAFSIR MIMPI DIRUAYAH 
PERTANYAAN : 


2 Erlangga As Sumatrani 
Assalamu'alaykum apa arti mimpi dirugiah oleh cewek? 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam, barang siapa mimpi merugiyah atau dirugiyah maka rugiyah tsb batil dan 
bohong kecuali rugiyah yg didalamnya terdapat bismillahirrohmaanirrohiim atau ayat dari al 
gur'anul karim. Wallaahu a'lam 

- kitab tafsirul ahlam an nabulisi hal. 137 : 


ulat 00 dl Ol as JI yan dl AI pg Lg9 AS) NI A9 Job SI OB ay gl dy ul, yog 
MSI 


LINK DISKUSI: 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1036795236343284/ 


www.islamuna.info 


HIKMAH | 7573 


www.fb.com/notes/1037674476255360 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


ILMU ALAT 


(7576 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


33 ILMU ALAT 


Bab ini berisi dokumen tanya jawab dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu 
NAHWU, SHARAF dan BALAGHOH 


F0098. 100 Kaedah Nahwiyah 


Oleh Agus Sutopo 
SERATUS KAIDAH NAHWIYYAH 
(Belajar Nahwu Dengan Menggunakan Kaedah Sebagaimana Usul Figh : Satu Pengenalan) 


Pengantar 


Sistem pelajaran nahwu di pondok pesantren mengalami pasang-surut dari waktu ke waktu. faktor 
ini dipengaruhi oleh situasi politik dan budaya sekitar pondok. Begitu juga penekanan materi 
pelajaran satu pondok dengan pondok yang lain tidak sama, misalnya pondok A memberi porsi 
lebih kepada pelajaran figh dan usulnya tetapi pondok B memberi tumpuan lebih kepada 
pembelajaran nahwu. Walaupun demikian pengaruh kyai selaku pimpinan pondok turut 
mempengaruhi kecenderungan sistem pengajian di pondok. 


Latar belakang inilah yang mendorong penulisan 100 kaedah nahwiyah dengan menggunakan 
pendekatan kaedah usul figh sebagai pengenalan awal sehingga diharapkan dapat mendorong 
lebih berkesan dalam belajar ilmu nahwu. Adapun 100 kaedah nahwu tersebut adalah sebagai 


berikut : 
SS asin bai JS 
2- Ia Jp S3 Jah pd IS la ji Tas JS 
“3 Ne des ya Jai 
4 AYI II 3 ISI 


Oya pasan Is 

Tb 0 KAN SS 3 II 

8 SAYO Aa LAI 

O— SIUP SA NY OS 3 
10x Sid Ing jali 

11-— 3, pat BU: JaogN) BY, Alas 
12-— Sel 03 1 (dh 2 JS 

13- SMS, Sy Ig SS 3 all 
1d po Haa pgn A3 rae pr al IS 
15- leg pedsli, Jelill yo pe 3 Takaakl 
16- 25 of JII 3 JSI 

17-— jie bag La Bil 

18- Ea Jo D4 BA 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7577 ) 


19-35 pe 0 ol Tana 3 JI 

20- A5 PL 3S san EN 

21 ali ket en Mn We una 3S 
PDL Th, kab sea ma "NN Bnay Of 
DI aa ea Uya 

2A-— AU JPU Jail amp PAI aa! 

25 as Welas 

26- 4 Vyas jl NU daa gang d yr ya JS 

27 - dna Jgaik! Alta yekmadel AKI IWAN 9 getol 
28- Syaka JS pain ye dad Juan Of Jeli 3 JI 
29— Anal SKL JSI ga UI 

30- £ ju xs II SNI 

31 Hg yaata Lani Janti 

B2 aa speak JAN 

33-— SU" DL ya aa Of mana Alor ya Jyail " 

34 UE" KAS" pr JL 

35 IE "Sta" Ilaar jasad 

36— Kuasa 3 PI 

37 UEA" sae" ab Mual 

38-— yan ye Lan Spa HI Sh Ula BH 
39-— gan FN Sy gong SI 

40- gila aya Say Saja AN 

Al Lady pdl SL 

42- BUY on! MY 

43— Lag llian sam 

44— JA eat BUAS calad Jas Jang yeall 

A5 — Jegaik! pan (dang JA sa LAN 

AG Dekan 31 Laga Jalal 

47 met (IN oa Remik Ria & Las 
48-— ag Jetyedat L Oma 

49— 1 Oldalor Oh 1 oma Nu 
SO om Ain Aro 12 Jeda Plug 
51- BN BB 

52- SY GAS su 


53-— Kie SLS Ang Jadel 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7573 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


54 Ily Blak Ang Jade 

55 gina ad ASI 

56-— clan GO Y Ba Elo Old Hlad PL 
57 gas Jai de Jai! Has 

58 Jaa BII ag "di Ja II 
SI-U"  sladl 3 II" 

60-— Dyah dimata Sha Aimutal La 

O1-— SW AT Sim SAI 

62- (gali 3 Olilsec Jani 3 Oliit el ,2YI) piloull 
63- HA" my pang "aa" AD Jadi mal" 
64 Ojak XS 5 Jail 

65 Ogdb SY UI 

66- en gdl # S nall 

GT SEYI Op & Ikan ASI Op BL JL Lan PLAN 
68-—" oa pb Ulet " Oo "3 as MA Ulat, " Ri) 
69" AI AN "Il "ae MAN MA" Ul 

70- dang cd JH 

Il aye SUN oya On gkaa HIU daa 

T2- gp SV BU jae 

T3— Ann Jai yel pa Kend JS Aaja Y VI 
TA5 Alah V3 Ulet "3 Jaa 2 3 at “ala Ka" 
| 75- ag Ud Sg" 

TO Uas yadla "Sab Bg, -" 

Tag Bye ya AAS 

78-— Woya Haa" Iu SA" 

80- 5) yaa Kmmill sla Jle 

B1-— And, WYI 3 LYI 

32- Sape aan SA 

83- Jas "j3 Je gal NG md" 

84- San BII ya HI PL 

B5 Je 3 LS Je ijA 

86-— yi Jua3U mall 

B7 -— An Anolia oya nada Hill 

88- 20UL El Jai jadi 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7579 ) 


Wallahu A'lam bish Showab 


BI AI je Bel, Jera JS 

9O-— A5 ya IeantaYI 3 m3 
O1-— Ant yel dn jas Ae AI is 
92- Play old YUL Ule 

93 pewaidl AS AM 

94— SUUY WIL 3 dl 

95 II aa Jah SSI Jiasl 
96 ale gp AYI 

9T— PA uya dah pal pas 
9B-— Laga A3 Abd Sg 
99 — ISU de OS eli I 
100-354 LAYI 3 3 


F0099. Makna Dan Pembagian Kalam 


Oleh Agus Sutopo 


Subjek : pengajian ilmu nahwu 


Katagori : ilmu bahasa 


talusily Olina 2S 


SSI ja Lu 

Ola Ad SI: 

SP csnag RU 3 ost 

RSI aj! ghe CAN da Jaa LSG AMI 3 oli LL... 

: os kada mg Ol ya MB 1 pel 3 elinag: 

Sdh HL UB jika 0 SU Ul —. 

ES ai DSA Ol 

leak O S4 ol —. 

GA sej Ou. 

Adlmdl Sy Il am de Jaita OT Gama Sad il UB jie olina ye 
(en ABU 5 yg cha COLI It elu) 1 jan 

Bg EMS 4 ln Ban 13P CAST al Unta saya Lil Ga ed Sa limau.) 
SIP tah GAS JI La Lead pala pogia OT ag V Gal gia lina y: 
BAY OLYU AS AS La IS) BAL Jab | dg OMG NI). 
LA Lenny Gal BUY Janti Of Gen IAI aj OA Ot gag 

esa DI Ui Rab (pian) Da Gala Sal Je Sale 

Klang OLI G spa Span yag. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7580 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Al sela Of Rol Lala G3 Uas, 
Pengantar 


Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa dalam sehari-hari tanpa sadar kita menggunakan 
'kalam' sebagai alat komunikasi dan berinteraksi sesama, lebih jauh lagi dalam mencerna sebuah 
ilmu pengetahuan. Dalam khazanah bahasa cakupan 'kalam' sangat luas, dengan demikian perlu 
batasan yakni menurut pandangan para ahli nahwu saja. Sebagai gambaran luasnya 'kalam' 
dalam khazanah bahasa, ada 4 katagori. (1) kalam bil lisan (2) kalam bil isyarah, (3) kalam bil af'al 
(4) kalam bil hal. Keempat-empat objek kajian ini tidak berkaitan dengan subjek yang dikaji 
sekarang ini. 


SSI ja Lu 
Apakah yang dimaksud dengan kalam ? 


Pertanyaan ini memberitahu kita akan dua objek, yaitu objek bahasa dan objek ilmu bahasa. 
sebagaiman dimaklumi bersama bahwa maksud ahli bahasa disini adalah para ahli semiotika, 
semantik dan bahasa kamus leksikal atau sejenisnya. Dan soalan diatas tidak perlu dijawab, 
karena penulisnya sudah menyediakan jawabannya. yakni “XII d (,liso (kalam mengandungi dua 
makna, masing-masing adalah makna bahasa dan makna ilmu bahasa. Misalnya bunyi-bunyian 
musik atau tari-tarian. Walaupun bunyi mengndungi makna, contohnya orang mengetuk pintu 
(tok...tok..) mempunyai maksud 'ingin berjumpa' tetapi oleh ahli ilmu bahasa tidak diakui adanya. 
Sebabnya apa ?. ini juga tidak perlu dijawab oleh kita-kitanya, karena penulisnya sudah 
memberikan kayu ukurnya (pelanggerahannya) yaitu : 


Seal HL Uji OS ul —. 
ro ol— 
lada 0G ol — 

Gl sej 0, oi, 


Komposisi Empat dalam Satu (four in one). Maksud empat dalam satu disini adalah terjemahan 
kasar untuk menggambarkan ungkapan 
(Kalam ialah (1) lafazh yang (2) tersusun rapi, (3) memberikan kefahaman, (4)sengaja 
disampaikan”. 
Komposisi pertama 
Sal HL Uji OS ul —. 

diucapkan melalui lisan manusia hidup, yang memberi kefahaman kepada kita bahwa sumber 
lafadz tersebut bukan berasal dari sumber suara hewan, bunyi atau sejenisnya. 
Komposisi kedua 

LS.» Os Ot 
dengan bahasa yang tersusun rapi, (susunan katanya bersambung antara paragrap satu dengan 
paragrap berikutnya juga kait-mengkait antara alinea satu dengan alinea berikutnya). 
komposisi ketiga 

kaan OS Ol — 
dapat dimengerti serta difahami oleh sesiapa saja yang mendengar dan 
komposisi keempat 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7581 ) 


GA Kej 0 oi 
ucapan tersebut disampaikan dengan sadar (sengaja) bukan dalam keadaan tidur ataupun hilang 
akal. su,Jl selanjutnya penulisnya memberi penekanan bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa arab saja. 
penjelasan 
tujuan dari pelajaran ini sebenarnya cukup baik. karena mengajak kita menggunakan bahasa yang 
tersusun rapi dan baik, mengajar kita memahami apa-apa yang kita sampaikan kepada orang lain 
serta sebagai pendengar (audence) juga faham mesej yang diterimanya yang juga tidak kalah 
pentingnya adalah berbudi bahasa. 

Serial! AL UB jika olina 
(maksud disampaikannya lafazh tersebut melalui lisan manusia, yaitu lafadhnya mengandungi 
abjab arab (huruf hijaiyyah) misalnya : 
Hj Labb San ca cola jl se Mae 
dan seterusnya). Sedangkan maksud perkataan 
Ls Ou af 
(hendaknya tersusun rapi) yaitu : 
AN opal ya Wiga l 
(yang dimaksud susunan lafadznya terdiri dari dua perkataan atau lebih, penulisnya memberi 
contoh, misalnya perkataan 
Palas aka 
atau 
BagiS Abile 
(said itu musafir atau 'aisyah perempuan yang rajin (mengenai sinonim dan antonim kata 'musafir' 
atau 'mujtahidah' silahkan merujuk kamus bahasa. t.kasih) 
Selanjutnya, yang dikehendaki dengan makna 'mufid' dalam konteks ini 
ISA JI La Lead perladi pogia Op Y Gal Hain lina ye 
yaitu pendengar (audence) memahami serta mengerti apa-apa yang diinginkan, dikehendaki, 
dimahui oleh si pembicara. Penulisnya memberi contoh 
Bj 
(kalau katamu) maka selaku pendengar akan tertanya-tanya..'apa yang ia sampaikan 
(dikatakan)??" dengan demikian menimbulkan ketidak fahaman bahkan akan salah faham 
miss. understanding. 
(bersambung...bi idznillah) 


0395. 'ROB LAFADZ SYAHADAT TAUHID : LAA ILAAHA 
ILLALLOOH 


Agus Sutopo 
SV 
Anakan 
AS de Bay Relh nm Ie AA Gali Ab3 Lol dg AI VI AN esa Ola JA oya Tai lai Ulee ato AE 
S3 A3 3 Ab jas! JL Ji: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7582 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


— TOL Za AI KLS! ella GpY AMI VII el Gl. 

— TIA im GAN aU AN VII Y el Gal, 

— —M1O1A ia Gal MG Olla oya (la Udin Agil Al LSI Appa Gawi BUY Y AI GI 

— 1101 Ze Opi CL oa or nba) eiinah CA VI UI Y Del Geid Je ol ola. 

SES UAN YP AL Y Gara" Ol yang Balon Bila ya Heat Lah — Jila JI Oa ya gear dg. 

tam He AS Lb yani! paud 3 Lpale can Cepu pl pal JI Ra yamin al VII Y Le 3 Leiatoan pp sal Ulu) ola yu 
Roman UAN Ga pil IS UleRAy US pasa! Jl (oles Le lily Lokal! oya Lap (3 Urai | das Olgpr jig Lag Jilp de Jari lenh3 
NA 


Gl emg US 3 JSI Pi Yg #Uilonsot Jl el! Rai etiket! Oyong ig Ca daniaki OLI gai cyadl GI GLS ee 3, 
Gate Hy. 


Cab ay AI AAS 9 € Jamal 2 yan Lely clan dalang Li OT Jah Alit. 

Sol—ai NI pl yil 

AE Gl AI pl la Gali peta ya Ai Aka Ga AAA ya Lian ya ap AN ae aa pl ya (1 

Hy pan Jal oya RELA UT) ll Bb ya ta pas slale ya da Ae Ailiy —n TOB dian dai (G3 ale BA Gal, 
Ag yes ya HL Alan oil Jia Aga le pat yel dil rai AAU Ag dj La" 20 gala Gaal ed" 


ui adl H ML Hi AJI LAS 3 Kemal Ga Hilinan yel yag dakkag b jos, & sean om Le Mual ja louis Plt Gl Bj 83 
BSA Cap ll Romli ob SA 3 ob ASI ld Tb WIL. 


AB ay TOL inn SAAT 3 male Andi Al plan Gl GP A3. 

ala ya dl Ulu la Aa? 

ca dl Let Wo lesi! oa 3 2) AI) KAA (BB) ai CAK Be RA dian Wo yb2 Gta Gal Il Rayi LAI oa (le candi 
JIla JI Radin G3 yag Ol ya Bp Koni ella. 

Ad Lets ASP SL Aouai de el dg ala ola ad S3 Alia OA er RU An |. 

(ala) AJI Kalau pl Gal Jl eta AS Jai do de SAN SU: 

T— Ainan lina geli 3 Sg pa cal Aan alay LI" WII Ji ya Letakan G slr Lol, 

2-— All pal GAS dani Tape mer Old Loading Ailasull SUSU Jalil Goal ea Ula JI ola 3 Sd me Ot. 

3-— Ai SS Goa ya Ulu Join G S3 L yau ol, 

dpt GAN pt Jill yan Gb yel (Oy pt gs tenan! Ela! Gam eljb Ala JI ola 9 sae of (2) 


Lain oya SIS Gala Ly Cal) Uni ya RU Cd Cd G3 CL opal Il Ula AAA Cemal Celana EN deg: 
TAP RAN AS |) aLER gal Dina Hop | Ulu oda Ol. 


2-— lintah de Jd Ia Cabe Ly" nak! Upah JB ARP) yedill UsmdY CS Pul Ole ly Ugdinan Org Real HD JI sedii Ala JI ola Of 
JUS Kol gl... 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7583 ) 


d2 LAI Apas cad Kal ai OS Ji Ol la Bb de SU) ea sal ol Ag adi oag (AI. 

de adit) ab Isl SUS Ie Lady Ga PA Gp AT Ala JI SAM (am al Gya GS Lagag. 

LI eno 

AN AV" AA 3 ta RS ya YP kat IL pan LA yag Kedelai SAI $ pg! TAI ya Lita Kami Lah Ulu) ok". 

AT IN ca) NY Aa La SP 3S SJ Ch RAS oya VI ag GE pan Kemaily SPI pr Ula ada 3 Jali S3 My 


alam af emil setia Ge Kemal Of tia SAN, oyinas jl DS AL, udi! Je ken Bg yag opil WA pain dolar WS Je gai 
Ope yan del... 


ala: 

Ag kenal ia ad SJ UG: 

1- AN AT mail SS gel SY ya hikag Ab pes J3 Lesi ni Me AY ga ya Jaa" Ya Sie" Y" mw ol, 
2-— jang aje ASI Ti LA ih pa ya JIYII Ca ee SiL Y Ul. 

3- y" dyes J3 Les Paman nj Ya si aah cerah" hap" Ai Yi AAN Dis MH Oo 

A— GELI ye Ogas oil AA) Cemal ye dita OLI Ikang pala VI" 4 ega Ge V1 ea lg elejda elit YOU Ol, 

5 GAEjb ganin CA Nag aa! range AI" ob mop GL" ol, 

6- Ola aa La adan 3 3 us AL Keris) (SAP PI Hun aAy" 2 Ak Y 4s « ia ay at 
Old BU Lay, 

On) GA Yaa Le Gas Lg: 

1 Joy NYI eU LV at dayak pb j8 ISI celettaYI (de OS ol. 

2-— mal dn ya OYNY" Sopo Ang abah de ad BAU de" ea Alap UII VI" Came US diyis 0, Ol. 

SN or la Spa JIN gal AA oya Ll ERA ya Ja 3 Ob ab ceng Bhs" YA YG ya Aby tgh Ulu Gamal! pax € 
kian UG Ol ala (ELEYI Sh SA Sd AS Bel pe Y pal SAN dino il Lah Reina dong C3 OLI Orgen oya Kal) Lha pall el 
PN gr ya) con gh Raga SMS ya oyinas Lal NS 3 II, SALIS G jeng Lis Chnyund! pa RIYU paking CV Iyo Jay Ann yh 
ang... 

Aa ga Al pl 3 YP dag INI ad ala 

Pa OA Gaya 3 NI aa SL pa SY Ag at al ya KAT La Upah Wan Ginny Hanya Cah ALA oa GAS ya FLA Any 
BBI gr oya Ulu ada Gd yg Lay tuo padi odh (Sal SIN Cu Lia CA YP ah V" Ia le Wala ll GA AS Gl esa, 
23 AB mad Ul, om Go Lal, SN TAN Goa Ja ARUN 9 HI mama yA Aa SI AI ih Of Im SG mad) 
ds Is as II ak GD. 

del al ds tata Lelo 383: 

DH HI ah Lele LAS Var Ga yan Ya GB Cela OS La IAI YP IP Y" La og WITA OI ca 1 ASI OLI 9 
mail S3LA j3 cet asi Ob dy II" aa. 

BII OLI 3 Lead 2g GI ol Ha SUNYI Aoa: 


A3 (35) SULAI : fa Y VI H A9). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7584 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


31) ang) (158) SI «(106 « 102) AN, (87) & Lal «1 8.6 2) Ol. dl (255 « 163) 8 jd : Ga Y AT y) — 
1296 3y BE (Oy PN A3) L6 (88 7 0y ana! (267 I——— (1167 0 —0 3 (93 By ab (30) 22 (LA) S yae 
62x 6544 Ip Jasii (V3) salad (23 22) seb 1 KB) Olah). 


AS (Ay ab A2) JS AN YY — (25). 

SAN: LA NA Yp — 87). 

SAT) pl: Ga Y d JAS sh —(107). 

sa! Gde eni teu YAI V OMA ad ss 2 ISI Ga WAY AI) 2 dls dai Gde! ian al Ju G ISI 

AYI ola ye Mako Jis abi Latam Bold oda , S, (7). 

Is PA JB HNSI 3 Lah oypel yag WLAN GL 2 GS) Liler AYI Al Yg nilon Ty VI Suse Joey Y 13 Jp 1 (SI ee Jus: 
Blisa | Uje mai UP YL Aa cma Bi T9T fog Kia IN Ja SS el. 

2) SA esai Gi 

S3 yag IIA AS Lelo CegAh ya BS Ca ya (AINI dl Y) oles Lal 3 yi 

1/103) SIS! AE Ann Sell mpe GK )129). 

197) (188) 4183 /1y sop! at plum arue 3-4 7206). 

SN VI RAGYI Alay Bl Y" igolang dala Ah Ula Jp SS yag ——" 

AN YP AN 2005 Jing copa il HIS Ab tina Kai AN gaya oya Jl de SI ya deng 3 (LOT 00 SA LI al JU. 
SUS NP old Y" ieluy tele AI lo diy —3". 

AI YPP Y Alt SAB V" gaya oa Yah gpp Bjus" (M1 3 Jb. 

9 — g: 

YO LN Ju: 

FAN — Y pa Yg S3 F3 Yg ——y Jd o——s (12) 


SEN LN yag ayp pita SN ta aya G yay AN Ama oil ya ga eta Y aa Ket (13T AE Jb: 
SY JI JB ts Ga YP JL NY) WP Ji yag akan dl Cd ga) Lapang OI MEN aya oa Jaa. 


(AI YY dj Vy WP dtng ta) Lena ya OY Ape) Y paya oa Jae ASIN: (14 lidi al J3, 

AS JBy —: 

WAY Kay 2y Va (15) Hay AI AA) 

AI dey ——« 

an ga Yg ja 5 Sr aa Ga | (161 

Ida VI Lead Ja Y EU GS (Jali Laga VI Aa Kas Of je (17) SPP LA asal Oli Oia. 


Jana Upah telor Lain al pama JW At (LB) Angan JB JI (le Kemni Umdaa" Oi Ie Upin GI ag Apaan ea 
Tang VI Ud AH Vla Je Usad Oo SU sy Lal aan, Ji J3 Ika, UG, 


Ca Aaj Gatal Le yah Va Alya Ga" aya Hetaa OA Ot Ie JL Any ab de Lah Cemas AS lan—aa" Of any 3 (OT Gladi al JL 
dalin Sa AB) yaa Sl Glass PA poni Ay Ja ang VI Us Je YG uara. 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7585 ) 


—ai al AN as ala lala JH as J4 J3 gl Y S3 CJ Ld yarl Ora (ee Laga" Hani 9 :d) (20 Pt) dls33 3, 
Beta YG aa ya Sal INAP) SV ega ya Ja Ae BN NUN gaya ya Jill korg) Uji Aa eta VI de. 
es AJ Jl 

Oom IAI Ag Ra BB dh KS Sale AK Ula) 15 egg ya yan oa Dp Gal 3 3 Bap Relebs Road Ula JI Oh 
AP ionbaa G9 AAU A3 Ji Ira Je or AA 1 AAS ANA LL ge mua let KS A33 34 —29 8g ja Si) yaaa 
27 tg3 S1 adl Ig Il. 


SE BL RA pa BH GA AA rda Jala) is II eryy cola jl dani Ale, 133) IIS IA JI ET 3 og A3) 
ds gai! 8 pub oya 1038 dita yg oya Balai (S3 uks 

SAI yan 3 PN SJSN HP ya PE SI) tipu y ALS ia. 

alan JST Reba Cl el memo ya (AI La tAala Gala tadi Gay) Alamoy pai aan de Cas A33. 

LA Ya MH can BL. 

PN GAN emg 

Hu 


Alison Lidi 6 las AI Aa) tg YI ella ya Siang (21 Ti A1 A0 Tor Jar LIA paid JB: 


Hen Yam eU dl (22) BIP IV IG LS Ula oi pekany tele II Oke ta Apung de Dal, PAN NA AT PDP 


Pp ae SN AN 9 ai, SN Il: 
AL II mma IL Ame ld SI 538 (231 . 


es (261 ANN, (25) py—ikas ol (NS yaley Jail Ce Ay 3 (24) Dg yas alta) 01 AAL RS 4 Helen SB Je ai 
Oni Glen LS tape Ujang Gde Bj ala jl « (27) masi elutsaYI Je cum Ol. 


LA — Jl: 

ton Tea ad SG: 

DNA Gu pori Ady dpr Jd Les maya oya gl ME Yaya oa Jaa VI" Ska" Y" me ot LA. 
GA ASN) oyoakal! oya Oya Aale Gel Jah CAntisal ala PST ca Kelas (NS Yo y—aeta CLAYI lily (28| . 


GA ane YP 05 j"Y" IS mp eta JSI ole yag cata JaA JS GAN awag Ob ag Y JA Of A2 oya JKebasal 83 25 
PT MA ane VI ed JH Y I, 


INI la G UiKy ca an YA ea Leah La tega ON Ole (29) omegkadl tolet, (30) 


Bday tan Jah! 3 Jeli pl LI) IP Aap SPI ai" JS Of ja YM jin Y JIEYI Ning ls al ta) yias cl JU 
OS aza Saul ISL celaka YL ana Jak 


At ane VI OHP WN AI ane VI Led AHY" Gaal, Ide ame daan (31 
SN Jep Y SU" gia Yy" al aa ala Na VI ea Ag lay ln O Wp 053 Welas Jet as lia, (32) . 
ALY G5 Ye 09 (33) Sail! Je ala play tab) JP 3 og) OB pad gr ar UI, 


Lahan paka GS VI dag La Lil PALA pala bg ban Leles Cet Kai JS Ie abu" 3 Ula Iakasl Ola CASE jln Jaf ae Ll, 
Oka Serang (34) Ag yunani Ju MN, JSI ds de dada (em) (351 P 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7586 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


dia Gotkamhl 9 Cottumk! ya Urukay Lady Y) Jd Lah ey YU sala ol (361 SP al aj ag. 

Yap j3 V ab dala 2g 2 toy! Ag Lah Y NI Ama La ea YI J3 ce Jas O (38I deal Stan VI Jae," 3 (37) SU cpt JU 
Din Uya Gp" 

Sa dit da 3S AE JUGA UUPA pk OS Vig pd ed le ai ol Gaal Ol (ge, Hall Gal Jb 
Ang Lag gen Osis anta (30) elu YI Rere SI) Jp aa Ld SI H2 Ji Ly 28M3 G Teonadl AU JI ee pr) Cajladll 
Mede" lag Haa yes J3 3 bb Tom Yy NP am Uda JL Ol sit (SN 3 OLI Sya HA gama Jgid LelitanYI ds oma de") 
nana! Ab II Ayang cela VI Aaj La 3 IE YP aa Je akan Ke aib « (40) sal ai, 

Ag La Yo VI) Aaj La SAB AS 2g gadi II Ang La ana al eyang (MI 

JA Op Jalal JL pai Ja Hbd Op. (427 sed de Jb lam Jd OP Ayo en yaa ya papa Ja NI Sy 
ce Ja di en YAI YP al) YV" ed sa YI Ja can Jak 3 Jalal! pakai Bad A3 Jaa Y di 3 laa Sad jebay Her JAN Of le, Sa 
OS Legi VI Aaj Li pai de Um Jadi NIS, (43, AYI Ae Y"Y" OY CA VI pgn BY pai 33K Yg sr pra UT UU ya 
"AI Jual ds VI ang La yng GI jay onlen Jet de JI S3 mad 03 Lol Land Jasa BN ag Yang Land Jas CON B"L. 
csi (44). 


Ob is NS S3: 

SESI YUL Lagi Yap Ge le (de oli ISI pi Lake (ag Slonly "Y" YP BAM 9 Lama pad" AYI sy Opa AG" dp SI 
Al on BS OS AL Go) UI Ja jg AAN Dl ASI pg ol oay Abal de Speak Bak SA Jas. 

Dapain ya Yan pa" di" ot B3 Laga yh ot JW, 1 yan gi YP eeta An Ae Gptag alII YA NY" pa Alaor ? gw. 


sa dad! ma AA Jalal! OP ckngan LS JP ida Y Ja» (AS) AS aa Ya NAN pal gaga oya daa" AYI" ob GI ye jln Ab) 
pyisas jl NS 3 KAT lo ctia Jialy Jadi 3 Jual Elo yag celuaYI. 


aa LS nah! Hor aya Jl Lah tong BDG (ATI Jas" VI Sega dj UM SI ot TA6T Jami! Je An 2 JG Ami 3 cal) Aye 
Jari! Ulas 23 Saga LAS oya Aang JIN Snail Y JG SP pa GEN AS Ul IU" Jaa Ja "ea" nya de ul 
Jetis tani Ain SekadI BE ya Ha Sy «(AIPTU Jai SL SI elae al AST AA ee eng. 

Gk Ujang 0 jlenily Kaah AI Y Ilang LA "Kimi mawali oya Sd Ceda — (E"Y" ye ol st (SOP . 

Yeo Ja GE ny ee AN ny ISL AI Uda Ay tie" AI VI") ego LS Saka pil oh Age”, 

SIUP any Lead GA me JL isa many (53) (oi AD Vj KT Uas DS JP lw as «(52 Ai "VI" siy 09 Ka Ny 
1 eng MAS pan Ai Ong OI pe KA Dela AA 233 chan ISA) Ga dh 


Ga IA YP dya Hal, HI) Kan, aon DAY hah pP ya Glen Key Ie Jati Lam ya dai OVJ Ol padi, J3 (55) 


ASUS DUAL eJony ye dl Gayus dgonya JS ya SAI AI Ul WI SIAGA" JAR IS) dig ay (56) . 
Le al Taka Oa gang GM se 2 ya de (57) ce A3 AYI 3 3 
GMBYI de Ala IL UAN Ia O SU G cdin OLI daya ae bl Aa IG CyanAS drg sesi CI asma (DB) . 


byk MAN Al al Igor ya aa Li Jaa ag Kh Ng yan ya OS Ol MY cg GIA Ad ya YP kake Y" (59) coba JG 
MR Ai dgn 9 JYI Ai KIRI Coal de Gold d pergi gamma d yen gl 3" 


JB Co gen oa Tyle BAU Oya AL Al jamal UN ciki! Jah Keke ala 19 pergi aa YI Usus Hall (ii yan Y" (60) oli S3 as 
3 gb". 


an ai Ya cLgaa SY at" dl" « (61) Ci ale YI OX af ilegal) (621 ' 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7587 ) 


ol II 3 tapi JB Jamil GOL ly Dg yat aa Aril OOT SAI ae Ali Ula! Ae Ale Lah ale 22 Jai lia 4 
Sie al (64). 

HN Jp (SIA VI Hoole H3 YI ob Yi (65) 

OLI Ly (Ab all aa KAI 3 Jami Y UT GI en gki 9 Jai Y"Y" of Lau Keenan Ade en) SI VP (SAN ot il uya 
Lae adil Yi" OL5Y. 

San any aja Ja Hula Coal Jang N Sya yekgan pan gt Tah al Wb Jae Y (GBI mpg! 243 Agan te” NY" DN C3 onepnl Ga 
II Ag, 

PA IA IP UE gula maa JA Ik LAN Me Hoya al WA Jkt, 

oyay (OT) Aas! pl da" ol JI. 

Iya Ie 0G Ajal Yg ay Y Hd IMEL de —isa2 ul s1 

JSI, Ag yar Sket Of panya La Jai ob (TOL jins cal AN 3 OOT CSI af AS Of ga» LOBI GW Le Aelusat, III 
"Yee Hanan 45 yana —Hida Dls Em ten al pa YI Lena Gaal Lila", 

Lana pan Yi Ga IS Lah Jade VI A3 Jl) layan Lee OLS Is) pall G"Y" Jas de GsYI Jas (72) Jas 4 (71) WMU ol 3 

—a Tg Ay 3 4 Yg — 3 (731 

ES da0y CAB AT Bg yaa die SP Upah akal UR COME sa Ud oa Ja tag ya dea" ma II UAN. 

ce dala ae PA illan pI 3 Akal UT Ga ya Kia de Jya£ SLAI cal FS 2 (74) Ot Yi Lead Gde all la en 25) 
SE BU Jae VY" | dai ea cin Pl ey Jab II de GELAS  € Of Ikang Lb adl 3 (75P MY" Jiaas Ol pg aah yag CT Aang 
MOS IP Agam pia Y Ia JI Jas BI or Lae OI WA Ol 05) Kei SERI 3 SAY AA Jai Cab Ogyas al Ot de 
Lana Lay Landa Tarian (76) Sela laper AS 05 AI) UI aP Ui Abal Gde Ranking lpis JLSYI £ pam VK 

14 Ga uyoali dedil) alas Loh UI Lu oya tyaad Je AaladI" Y" SIG Of Aa Jp A8 temon 3 Jai YY Of ya Sai sal oU ot ds 
SW Ay Ol de Jail ya Lil Ular adalh Re Y Lal. Jadi J3 deal JL ll JI cl, 

cad Je LAIN" Gan Gin jd UM pat pai Y SY one Y elu le cad" Jang Lead YM SB ISI sal SI 3 3 (TTL Us JB ag, 
Bali u! - PS dh DSIL GNWBYI as aYS ola Ula NY Cc LS SN Ld aa @ baal Ol Jas ale YI,. 

SE Gta! OOT 33 Yg Kama ya Gartana SY EJU 6 gd SUS IP (TOP ganng pe" AI VI" aer oya de (781 IN cal 3 A5) 
3 te pi ja CA Al tas 10 KBM oya Ja dal pi ya Apa elettaY Of pel Y Jl ol Ke) (BO & cree 6Y cata Ceiinadl 
alah ca yely CAakia Kotim! peadiy Gaji Asad) Ado al Y) (adit VI" a10 pel NY" (al ya dala AI Ain Gain. 

Diko WS AL YP JAS Laga gan ya" yg yA Of gua ee o—iia Ling ati Upah elitinYI Uilaon Eu lang LA dl Sl ca Bp li, 
BS ye Aa akh JL YI aa lela call ye yel le Y at pjk il tb aah mp 3 Wah LSI Aa SA CU pl 3) aj. 
ASI Uh Lotsh Olga 2UYAS CSI US ar UI la ol Ky 

HE EN SI OS Oky cle Rgai Y pe Lana Jl celitsaYI ea VI" Kai JI Los lil YI" Jar ya Jap Ogjas ca 3) MY NG. 


Set Ny ARA 0 pn jay aa MA" Jar oya AA ya Yg MeyAe Y) pb Ai | Unas D3) Iyo ot Jalal, 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7588 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JSI #anasaka La LAS KA jang Ane Ali NS 3 (B1) ee WBS S3 ash! gaya SA VI" BI ya BL Y' of Hole 
BN UP Ai Ad al Ca gpnya ad Cape Gl Lee akn Ja thank Jian pb AS CN VI IV 23 Of JI Ind & yel gadita ol 
AS Aya gai HA MSN Jual La tegang oya JB Y ISU OI Cord Jl TEA Yg JAS Gay entar (MSI Ualamd Dj VI Ja 
BUSI BL cUiA, 

L sja Map . (B2 (OS Je Jero Geber Le 2g Of mas MIA Lor OA Kala 3 pa Kian ab AHY Uji Aas jr) Gelr 21) 
OXory Ji Jero oya Glen Le Haag pi ber air oya Art ag Al pall dad D Jon) cp Gel (B3) 

Opo AN road UUS yel call Of Ujpe”U" HL Ob ae (B5) Hetal gili mei Las) 3 (BAL (ol DA ia H5 US AT, 
Sta Yati Ja SAI gal ah an Y yg dad ok babi"U cs o3 La 

Any Geber VISI Jati TA aa MSI gi ya elttaYI 9. 

Aj VI Geber Ja ob ig Aaj timah ma An BP ter ag ab Ob meal let ai Y ag. 

Oya Lag Upakiy 6 las Al MY) SL) ALAN SET" Y) dl Y" Jay dala #3 Lala Lana dn 205 cad AN Adang NS, 

Ou of 4 Ta, lasa any Y dya Y (BOT Yul 3, Cabe" Y" la gama ah gaya MA VI 3 co ga GI Y" cp 
23 plg da. 

PEN SS yana aa PAI IR Ah. 

BALI cah aan) 4 (TT Seng oral Joe Bl 223 daya sdah B0) Cl Ujang er al ia Ara elasjI PLAY! Ia 
Km Jp AN Lab Y ai Uga Goag LI" Y" OT Want #engong Goa PNYI Aida 3) AB) tiga Oni) en P3 telak! Ja 0 II, 
Yy xx (88) . 

His le AI Ran) KE La ya PNS Taha Gg 

Lag Ola Kya La tAblan GS CE Up PPA Gaktnaly Akal pal PU Cp & pia all VI" else ga Tasga" YO ot #lgnalu 
Old HB. 

SE Lab an Ca VI aa Y 2S Jp aa If Tya (BO JL cat) Hd al tg GA JP 3 Je gam. 

Bgt 6 DI HA gama Gn AR cela ola! Jero Hat Ah ASI SUN Guo Naa Of JII Ola asi Ol de, (90) . 

lady Jan DUS Usa Jane OKU US Jaglatly Lenny DUS adakah (91 Vylan SVS 0 SG" Ie 2 de Hi 1YU, 

ya Sad! 3 Jalal O y tltn ep! Ole cadang ta las G2 3) on Ata las Ia (92 ge ol Ia ji 
Iban dily tema OT Ae Aa yb Bole Ang Lal jitu Yaa Ai gklasa" cma « (93) ale Sjlaah O Juli (94) . 

BIL NAN! # gama pada yA Li) Uh Aya gay 2 pari La OP #oet a8 Jade II OT 2JS os kh. 

Siloh de OLLYI Gin" Ia BB Gm" OT das US telnly dale LIS Kuba Abg «mad! Ja ya IMA am JG. 

ala (OT) (Xie Ha Yp 3 1961 CA aa SE VP dn Jnory WS La yag! Sik Jet (9S Ola al Ol HUI 23 
M3 Oi omnad 24 OS. 

HIS pad Sg Olla yah Kmmaka OT Gly Hill Yam JB. 

Oo: 

Ong oa UI NI" g mad Uh: 

lt VI B oakia ya LS Udah Ae SN Ale ena Yg deng PAN dpn BAY al bgi sll j3 Ist YI de 0G ot sad 


VI Ta Cap AA do yinl Lagad JS UAN lam Gb elit Op PBV GAN Jak Ila meri Of ago ya Kn ab AL 


laa). 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7589 ) 


Beta) ae Ki an CUYI GI by let) le Cemal GUN cakaao I3) Ja la AI Aa) Gali ia el M3 Je ai. 
ed “Ilang yag Geli! G3 ISL 2 gal OK A3 (US Jia Kit Yg SI SI 9 Leah SI toni 3 Kai mr WJIS Nay 
S3 Jaang pap ya Nia (9S) . 


U cJad Gde ad) ya yen Setan YP Gde "yag VI" mi OS yag VI IG Joy Y 28 IP SU LSI 3 GRI adl yh IG 
ASN oa WS 3. 


Jap SM OI eta ema 3,£ Y, : (100) KAN Aw AG AAN AS G Jb edi aa, (OIL LI elu ot de 
O SUaeYI OT YY el SAI Ad) Aitama Y) ag Lah edan IS Sl) gsm “JSI Ae s2! Of le Jay Ka, CILI je olaseYI Ol Je 
CP Li td) latian emng YP kap 3 ce Ty « (LOL) JAS le SM. 

ASLI Ro oya dah BI OI aa oya YP da3 Vig Any VI AI EL om all 3 GAY il Ale yajel Ai, 

Leake (ISI masi Jan LL Gal Ken II er oa BNI 3 Ja bila all pa Lebih Y GLS NS. 

dahh (GPIUI DUS Gale! (ai JUAAYI tata elit YI Lely USUL ale YUI Ia ab ye Label ad OI GI kaul en IS 3 
al 4 porn Ji Ing luan Lap las... (102) 

Lg YM loo Aa am de jl am Bts Ay» (103) BANI de" Y" an ki" AI Sp yna Na Wo Ooh ag 
IAI 3 Uolie Gam LS Ob Ui, 

Klas Gisah! Uamd A3 gg aldi JS Asi 3 Sad OS Tang VI JG Ju Vi ea HI pke" pal ya Jadi LI “Sk JU 
"el Jb al Oo. 

de be ady (104) AM clan WI" Y" OY ds AN Aang AE al JUy. 

serai "VM at OY Jd sah" ya" RAS aan Y Gen ya YA elo lo jin OS II il (3 Sya" ye" Op cb cas "3 (105) Al Ju, 
ya Sd! an) (AYI Pen Y! Kay 453399 Cai" 


Pia US Agya ly Opal JAN pal gaya ya Lal Gb ya Jali OT pb tang an ya SI Hao gl Se II YI dl V" 3 yasdi aay 


Y dp3 Ag An Rian OS OT ly LPS SA sd SH el pel Y pan Sad) kan Ai Luh Gaia dong (3 ON Y) Ungerg ca Kal 
IS 3 ybs Us Ginga! go UM jali. 

den Ga IN gag oa ST yag ceng Aa SB ya oyiaan cal SG Sh, 

ALI Aan Li Aly dion Mon ja Ulu! ola GI er Le, 

cam Aaron Goa UBI AT ey AA Val ole (hadi 2ually Kendall Lay ll Ay. 

Kh omar Ay WIL oi 

Plak ag 

1 1985 /— 1406 PU —» yaaa SAI Raalor Ol ybs Bo le.» Is pel Aming OUT Ne) Alam Gl, 
2. (1981 /— 140LI SI Andal cOlae LA ee KA Ad Lela Ina BASA Ra 9 Ol (Sa, 
3. £1985/— 1405 J3! dneel! plan old Clidl AAL 13 Fi CI mall He mad Uno let, 

Ao pai eilanan 12 Gak 4 mb Ole ad 0 mall Sla5JI, 

5 yan Ab 03 FEE AAN rd Cole Teitan Ya 3 elakaaYI. 


61957 /—1377 end 6 Una! Tem AAL GAS CSS Haa Jala 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7590 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1 1406 I4N And eno Al la 13 Jai Il UJI As om BULAN. 

81986 /— 1406 KW Rol! CA JI Teman fa SUN Con Ae 13 GekA per j TA eel GUSI. 
9 Ita Kemana tp SA Pl JSI Aas 13 GAP 4 Jo pem 1 PUS OLI, 

10 da Ona hee 3 Haid al Sa la de. 

11 — 1300 516 II ke SEE OA AN TA di ca, 

12 1987/— 1408 258 Angel! 6 AISI ya ya HA ESA AS yA PL. 

13 1 985 /— 1405 X5 Rebel! CAR IE saj 23 HA Cnbal 1A SI TA LA. 

14 1984 /— 1404 IN inai (ANA AN COLA AS AS GAS USA 1 Aid Ka Y Sl. 
15 ed CA Id AI: NYI, 

16 Ig! Andal Cah al Ji pl AAL kB € gadi! 519 JI Oli. 

LT AAA Ae HAN PT CI HAB USAI 2 AYEN Filan 3 II. 

18 gpp Hem Kla tekaa dl Aae TAI Far pp Sei US LAI elia Cl MULAN mnji. 

19 Cootdad! USU Pest 10 SM akal. 

20 £19B2 sig —lAS Takan € gllad! GELI Gaya 13 GAP CA ol Sei 3 3 ea. 

21 VI Ole pl HI! padi. 

22 1348 II Andal! cola! Kan (IL PE IU pad, 

23 61972121392 jabenr te pak AAL GAS tgl jg adil HARI Al FU G And, 

24 Ab Aneban Cemal pl Ji! pel KAL GaiP «ob yana! HAL Taka 

£ 1964/— 1384 II Red us. 

25 pat, Sobek la GA nall cen II Uas Olla) 0 Raga IP alis 5 COLA GI DI nb. 
26 6 1981/— 14016 PUN AN Te Aan GAS 4 gl Hope lala Ga. 

27 61986 /— 1407 AW Anebell Pb JI SJ LS CO AI Ho gambl HA En 9 kep Oia, 
28 1986 /— 1406 IIV Ande! CA ASI ls Alli alas .3 Tail USAI pda yah HS yA yamliy Mal y3l jade. 
29 AL9OB SAW Sh JAS AL Gi MIL ah ENYA Jagad. 

30 GAN Ula pdl many Je rai, 

31 1935 /5 1354 IS BII III HUI A3 SI maid, 

32 Ag maki CA Jo Rab 2 GA LA sleel old Kab OA AKA AL 

33 21976 1 1396 at db TEL KSNN OI Sy 3 ga AH. 

BA ag AI LA lo PI md de Ola Adil, 

35 ag AI el la Hama! de (akal! Gua Fail, 

36 AI PSI J3 Oya Padi Ae ai Kla pa Al pe, 


37. 1952/— 1371 256 Rep! ci mali CSI la Andar Ia Ia AAL TAP Ca jl Sala 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7591 ) 


38 IN Ibr Haa SAS FEB pm Upi PSI all, 
B9 Sabun Cal Jd BUANA 13 GAB Cal Onani 10 pak! jl. 
LO KA Aa AA LL TAS LL al il de Jis al ui. 
AL (1979 Gatao LA Oya Jd C3 Ulaln AS AAL 19 GAP 3 ml pal Hn yasan Dll ja. 
AD AA SI La Jo COLA aU b 
AB ng at PIN ARIN ap A4 61980 /— 1400 cleo pt elo 3 Hail Co yiaas Gal erlel Jar ud. 
45 1982/-—21402 ISI Andal ce5aa pa pai Ane 23 AS CL oil ALAN IKI 3. 
LO AG Ld GAP alba ol Hn Rona 3. 
AT an pdl RI ola 0 jang oil kail md. 
48 0m SI Il (ISA 1 pai m3. 
49 SU Halal Ag maki Ateh CO ya (adl AS GAS CA paman MAS, 
50 kb aan us BEI SSI, 
SL ya Hii pel Ob KS. 
52. — 1409 dna 25 sa PL 3 ee padi SLS dala Raj Ur akai (ia AYI O pdl il, 
53 dp bye SERI Hold LAS 3 Ulum, 
54 Getitaa Tya RAI pa Cleyalan SAB eilaran HAB 4 gaji ae pal iB ya Ja, 
55 AI Ah Analor CL) yabita (SINI Herbal CS JAS AAL 1 GAS JAS ah HANYA Jagad de deli. 
56 61988/— 14 08 IM And cma CSI Pe tegki Jek lee 10 HS Celta, OLI Glu. 
57. soya HULAS La) jap AI pomma. 
SB SA (ENY (EA ed Abe HA Lea KN VI AI Y gas. 
59 1964/1384 IN Reda Chad Calnja BJL OjLa 29 ai Lal Gaal Hem oh 
60 01982 cObeAI A BS 09 IA Cleo el 3G ke, 
61- (1987 /—1407 23 Otak 0 TAS 5 petib AE Hg ya LS mamih IS, 
62-— en —iadad! Lu Jl Up SA All Jl Aan 10 GaiP 4 db adl Hall MP. 
0422. Belajar Mengi'rob Bismillahirrohmanirrohiim 
EA gia HA 
F9 S3 bb pe ay en Td In pad X5 Sion Kilas mei sd 
Pia SR aa db ida. 


- £ 0 Pa Tar 40-09 0. 0. 4 30 co. BS - 0. og 0 £ “29 AA om £ 40-09 - “ B0 
oa Hi ding € Sud ai panya Sya Med ehh Ye Ola pas Ia Si Oa YG, 


bsd 3 Hi Sa eta AA pal SB 5 4 Iran UI bah. 


(TN ae 3 Ie 02 wi 


AP Ag ea db aj meli MU in Jay . 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


2. 40 ad 


A3 3 0 w We 30 2 w X8 


(7592 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3 2 0 3. Tan Hd 0-09 0. “0 Tan Had » 0 “ MN 0. LSI. 


2. 3.9 Aa LA 20 4 20 0. ARA 0 


8-43 0 - 0 0315. — - .. . 4 0 0 
Usah din Saja 1 Gama Ma pai 9 alun slah Araor Selai MIS de Jds Aa dia SgekonalB yaaa 1 pal 3 ey € 
"3 La. 40 0 Pa Ea - “2. aa 4 0-0 2G 2 “Us 4 0 Td - 0. 420 “ - Fa a Se 
OA Ji Baionadl gany AS EN ng NAS aa Jadily 6 Eka amat (10 202) 3 Oa lb IG 
#.- 9 “ - 0.0 “ - at Ie 0090 IX. 0.90 - Lw, 2... 330 - “ 30. 
Bukti Au Gina gemu Ita Tila! gag € mang ya IU pang Alai 1 Op SI JG 
40 LX 3w w . 30 - 0. - 2d 

$ ml ya NG UI eat SS pop. 

(3 w o Soe 3 0 w . 0 w Pend Ld 9 w 3. 4 0 Pkn nd - - 
pa kemal 4 sanad (HUI YA pal OB 5 panUl Kenal Sy 4 Rona ira HA pdl Of 1 Lal 3 ji BLS LS 3 Ji 
- 330. - 0 - Aa #0 w 4 Wo w w 43 o PPI - 2 33 0. 0,9 w wo o 3 BW 
db bp S5 yag 3 Play Lal Of SIN Al nama gowa AAS 6 Sila Sako GUSI dot: WI). lb Jail 
Se Aabiiy € USle pUludi €gf ola pang Asoy pl3 1 2UI J3 USS geli mal ai Jali . 


200 0 Se 00 . 0 Wu 3 w 3 . Pj 0. 9 0 m3 WS - 0.0 - Pad 1900 Ie 2. 0. ofe 3-9 Pj 8 0 0. 
Ab IA SL S3 BAN Ud abah US dm ed Je aa Se ab sp da 3 Fei, 

w... 9 o .. 5 ow .w 3 . Sue SO. 080 — A0 2900 0 2 0 cut. A0 
Aa ya ca pall Ik Gb mada «Jln JS GB Uap oya peng | 2 Lela SAS Ni) eiiy | e3 
2101210. 2 Matana aan da 23 € Ta 23 Ani - an Ea z8 1 X Aa o ana - AA wo Kn sad 
Osaka! pad ya (pekan JPU case BI Ld or P3 de oU) Ajang 6 elit Lb oya Lion Wajilon lil Bjag 1 Ole yi J8 
Sa da ana 

Iu 0 9 £ 220 Oo Iwee Seo 00. 2 w, .- 0-0 Lo - - 

Pa 3 oa di S3 UG «II ya SU J9 3 ag Jet Ida 

8. 3 0 O- 0 - 0fw3 2... 30 3. 0 Lw . 0 Lo g- 2... ce 3. 330 - - 
WN Hi ale Last 3 Dt ad gih HIJE el 34 Hi Joy «Jai ed alat Jay . 

0 w - m0 3 Pad » 10 w 

kam Jl ya Ola Oliko (en yan jl) . 

- 0 4.0. #90. w 8 0g M.A Pj - aah 0 - 0g 9 S-0w 

Jari oya dal Ulah Of VJ 3 Uaaf HA an Ag IA Real oya ya JG 

3 0-0 £ 0 4 .w £ 0. .w 0 II 

D yo gadi S Jelali ya Risol 3 Jelally 5 disall ds Lan pny . 

- Ado. o PNP Ha cd Para 


- 0. - - 9 Pad 23 9 3. 03. 9 0. 3 -9 8.9 z0 - 
Pp IS Lagadoy « P1 Jane Je Lagi j pny Lah Lai yag (Seyina Lah Jalal : eta JB) . 


Ulas Ulgory 3 Bjilor dongl Anta Uta eta ter pat 1 Aid SPL Alan! ter gl 3 BIL 


A1 Ola Lah de (PI) Lea Laguain 1 Ja ton " 
PIPI 


pp Mami Syds latah ye Laki de lasir Lagad) 1 Gb Ang 


PI AI BAN ui 


Asasi "0 pakis Syil Jadi ay pria laki (de. Lasin Laguai 1 IU ang " 
dai ya JI Anait II om 


ya Moga Oke Tah po GL gd dio JI OT de. GUI dh JSI Gain 1 UN Aa" 


PIP PI ea 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7593 ) 


Anal "pakai Gde Jadi ap Jgada dil de BI y dh dia JI OT (le. GI eni 3 JII Yaa 1 ma ng" 
PN anal PAN em 


Syis Jaa Jgnin al Ie JII 3" ya Ma pads Sgde Tank yo Ja OT de. GW Kami y JSI ah 1 Gold 
sai "0 pati " 

PN ai GAP AN pam 

hand pe dil de EN y "ana Mama Sgie Jail gain dl de JG. GE dh 3 JS mai 3 ala ten 


Aa oya Sada" 


PP GAJI Hit II pang 


KUE GI Yade p la. GI Gate, JI ah (aj 
PIPI AA 


BEI EA pln GI Gain 3 JSI Ka 1 (Ea) Hu ani 
PN AI AI ema 
Jais Ja! ya PU Mena Bel, Ul 6 ai Ad 3 ilbe Rasul de VI 1 Alan. 
(| Agus Sutopo | 
0424. SILATURAHMI atau SILATURAHIM ???!!! 
PERTANYAAN : 
leOn Moehammad 
Yang benar yang mana ya antara Shilaturrohmi dengan shilaturrohim, menyambung sanak famili ? 
JAWABAN : 
Agus Sutopo 
Ada ayat al-gur'an yang menganjurkan pentingnya silaturrahim 
DO: JAS (WISI SI Sa AN, Ky elama yp Gang HA 3 slah Oli, dadu jab Ali Op). 
Sy mean BI mind di Sa 7 Kate Ngnbati3 21 $ Vaakanki Of mai Ol imp JP )) 3 dLI) Alona Jy 
0 Ka | 23:25) (maja). 


adapun shilaturrohmi atau shilaturrohim mana yang benar keduanya sama-sama benar. 
essensinya sama yakni shilah (a.-) menyambung dan rahim (.-—! ) jamaknya arham. Bisa dirujuk 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7594 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ke ilmu bahasa ada polisemi, hipernim dan hiponim. misalnya poliseninya kue, maka hipernimnya 
donat, kucur, jemblem dan lain-lain. odol misalnya, hipernimnya pepsodent, ritadent, dll. 


aa) Jasad 2 pall A6 aj OS uya 


Man kaana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yashil rahimau (sesiapa yang beriman kepada Alloh 
dan hari akhir maka hendaklah silaturrahim) hadis riwayat bukhori 


(dels ujian) am) Jumali ol Bad Lang 83) BA Ienna— Ol al ya 


Artinya: Sesiapa yang ingin dimurahkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia 
bersilaturrahmi. 


Penjelasan kata ro, ha, mim (.—,) 


Ada dua bacaan (1) dibaca rohm dan (2) rihm 


Menurut Ibn Manzur dalam lisan al-arab jilid 12, hal. 232, makna ss, adalah kerabat dekat, 
adapun menurut al-Raghib adalah peranakan tempat bersemanyamnya anak. 


Heal (CA pn yel Aan) BU NYY TAY DA OLS Gagas al JB) 
CE Org el aa) II Dg III Tea AI II Lela cl 


daa aa SI NG ALA Ia, 


Dari berbagai sumber kamus bahasa makna ro, ha' mim, mengandungi 22 makna 


1) 

ra 

Ha (IBI ALI 1 Ale pny al anna y Ran) ya danny by Alia Kami y Hilang AJI Kan jl ec) 
jap Lea IL P3 LG Of aya AON gag ae Lyn) JA ya Myan JI) Liang 
Lagilisdl Gilas IS CVT AP 33 cant B3 Oladiy Cai Lalai Kej ya Okita Ole mn! Uya jl 3 Ala mdel 
Sby diluar A1 SPN 21 Ag Cg OT JL Yy Jl AL ya pra Gan ON YY AS lbr ONG Jis LS ASI tong ds 
Skala ln ya SEN ISA Tahan IS aga WAS Ta HI Jala Ly Iyo al Abi Iyeol Jah JU 
338 x 308 4 @ 

alta onraman lg lan, ohh Eat AI JG RAI Tale pa 3 LI AS OA US GA GAS OA 
ea Ju email 

2 

PP 

ga Sapi pal, 


S oya PM alay G3" (a13) 3S hay daa Ysun SN MI" 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7595 ) 


rebali Raga RAI! Hama 

3 

Hii 

SAI Iu ba OMG RAN) Kebik ban ABIS) cg" 

rebah agya RAI Hwa 

h 

pu Jaa, Hi 1 Tg ka (- " Nag 

si Laga a) 

MN Ba Ke PN Ho La TAI pan ISA pa OS KAA Yg Tr) Do 0 ale Ubey d3, 
(esa SAP Sila dan US tanki Je Leg HS tdi So SY “Tau ". 

alas ptmny MA tam, 1 Kota aa gan SAN "Oia gak ale alan AG AN) » 
omdolalI Kenya 2 Ula y ena, 

rebah ayal RAI Hwa 

0) 

Ai 

1- — pakan. 

2 ME LINA Ta BEN G " mod we” 

rebah agya RAI Hwa 

(0) 

Pai 

Bina pay Cor Om Sale (Sx Wih Lam Gani NAAM RASA LI LS Hem Ga la Ina Belas Oya 


Keti #kam JSI Je slaal) 1. 


. CE LAN Jadi de HL EPL dile le Hbelally onta AU GA Holinny Gegana BI SLe eya pal HI 


"tb HE aya ey dh Bln lal Sal Jaa, 
pelali dn adi Ani #mali 
D 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7596 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1 — Jia! ganja SA egg JS Ata) ang SAI ANJI G Urakay BL Y JI RAI 33 Helena Giganal Al ge ya pa 
Yk Aa IE AI 3 Sen Yg MU Bola Kla y OLI JI Ady VJ MAU cos de Seal 0S Jasa 
CA LAN HIS 5 JD BAY "al ja dan pa pa". 

2 AP O yamg oL UT sae anak sewa s3 055 3, TS B3 MEI OLI ya ya Bayan goal, 

malah! Rara RAI  pomadl 

(&) 

Tab e 3 

ON) Ily (Osah il) lam, GC: 

1 - oL 3 HI ka) Il Jail Jarang AI ok HASAN BEAN jl misa Sik GeldY slab sun 9 Hy yana 
ad K3 Batan SL dlam Jasan, LL ang Pa PA NAN AN KU. 

2 — fat ang aya Kama GAS SS GE) "ig ae 

malah! Rar adl RAI pomadl 

9 

Lam NN apn 

La) OuLel L holi" ie) dl aya Ega pom" 

ALAN ji REI On AB Tasaya AA Jl jd keji tilan Iej. 

malah Rara RAI pomadl 

(10, 


- NN apn 

ae Cc » segi 

ls Pa SP & Ilusi 2 LE NY TA BI an aa Pel, Erbdl 3 oA3" Ulat jul 
JA Sati Laba, PA Sa al ea 3) size Jah —Ieasl » bu Ike Jan team BNN 
BA MEI Ao LAI Lang BEI JS yA G3 ya Na Tera Sya Lanal SIB Hen ya Jl 
AN Radit UK) Ul) Ular YY SENI, 

2 — (Ligy Shy Mp Ol JL yang mh UK Abg LA at G dong JAUH Sak S pal as 0 LS Un) 
" Lekau Sy PI 8, Span SA sah G, 

8 gasal ak y el de pat SAN MH aj Ai TA Hd de iko (Hb) Hen Ula, 

petai! dadi ani # mali 

dl 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7597 ) 


Kn 

(SIN SAN) LI HS Hy ya Tila ka, 

rebah Ragi AI pomall 

(12 

Hyang pagi 

DA ON Cai yA BL GA ON (Ol ja SI Sae eh ON jan Syam op DI ae Spa" Lagjan Lay Ki 
e? 


Adapun pecahan kalimat ro' ha' mim (.—, ) sebagai berikut : 


W (SI Op IN 5 BN ANIS) AN LA DLM (2) ALI 


Kesimpulannya dari aspek semiotika-leksikografi perkataan silaturahmi mempunyai arti sama 
dengan silaturahim hanya saja penyebutan silaturahmi kurang tepat dan yang tepat silaturrahim. 
Sungguhpun ini hanya ijtihad lughawi, kalau lepat mohon ngapuro. Suwun. Adapun perkataan 
silah (aL-) asal kata Je, Ju YLes AtaAU Je, Je ale yang bermakna sambung (J5!) lawan 


darpada putus (us s3). Pada pendapat Ibn Athir yang dimaksud dengan au — Ji adalah berbaik- 
baik kepada kerabat dekat yang masih ada hubungan keluarga 


(II 33 ya em II II OLI PI Lo SY al ab! di). 
0434. Belajar Mengi'rob A'uudzu billahi minasy syaithoonir 
rojiim 

Oleh Agus Sutopo 

AI Alas oya AL 3st 

21 om Ji His JI Je Kala bata 3 Jt Ita II S3 oral 0 Kama Sel lot (yel y 1 Sila OLS 

San yng ane (jaan AS 

Pan JP an PN AL 3 an 

03 jai LA 3 Pata 3 Sila I) Sety DUS Uya eU ja 1 J3 

NEK Jaka aa Jari (HE) 9 


SPBU and pera el UE Gina Janda 1 dy » 


(PN Oles! ya SL 3seh 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7598 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(EN) ongnkit jatana pang JELI (Lan dad, AAA Pp Plan Jas 13, 

Goeiy Jadi Olilata png be) CB pal 0 pr AAN) 23 ml UNA il Ia Cr Hp tel tah, 
Gs dl Olla BEN, je TO Wen Pa sala 

BSI 021 AAN 9S (Olasid) Li 1 en Jl 


0437. Bab al-Kalam wa Ma Yataallafu Minhu 


Pengajian Syarah Alfiyah Ibn Malik 
Bab al-Kalam wa Ma Yataallafu Minhu 


da ata Lg KI 
"SI, SSI 3 ASI" 


Lake adl ya BAU Akil BAU yg #0 pull nol FYI 3 Ul 

On sk SY cape NS ya Lam d yamiki Ol IP nda (SI NS SU sal JUN 

"esa ca 

— Bali 

RSS Jaa ad Gama Y Sad Gan) SS Jaglt Jeats 9 (da) Janin! Jamiy Dila ygd eOyais gl Unid Sy Al jang de Jasa wali ya 
SI SI, 


Jah yag AAN KTA 


— den US SLS SHE oya OKU Oh Lily Tatan OS Of ASI G bejad Y SY ISU any LSI HP #Apale OKI ya SL 
du adl 3 3 


Jua di ily Ol Im Ge AAA, (Lake SKA oya BAU Kaka) Jis dy (ita Ain Li UANS) Candi Ilir 3 JB SL gal Of la SU 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7599 ) 


Gea GI BAL ahad y gai ai S3 ye JL Gahtan M3 Ly yg Lake DU ya BAU (R9 tuah BALAS CE (eta ST) Aya 
Lau Dust AT ega Plain mall 00 Y EL gan Jai Ol Halo Sud 


da Sinai Jln LS spp UG Ot Ja Ih pa Gb V3 4 Oei (0) pay Jd aa Il (BAN) Ea HTI Ml L Ji, 
Tuny seot La patas d3 b)Wg3 pandl Jadi Stay c—df pawall— jitu! HI ag “ea AU JAE oya OKU ye (ian) 


Crow II ASI emg y: 

DAS lia jl Sako Ida Jl ol udi 

aa RN oya Urat (AI SULA GI AN A3 (SC HS) SIS if Bakal Soy OY ebeg YUL yag telasYI lagi 
LIST af Bare HI Sio ya 2 PA dora V3) DAS Ida yh Sako Ika Ju Of Un cah 

(ENY US An yan 45 Laila bli 3 Wo ya (NS plus andi 3 mal Sp | al) 


HI 8 5 Jan “3 

JI 

Ye dala SI yan el yan JSI LIS VM ya SL 0 

— Ata Dj Sony ISI aya le ON yh Le lea 

HI BO le SIN oa YL dl 

TSI, SI ena BNI: 

— Tania 0G Ot ISU ba of Le 

— DI bl Jal oi Leg 

Lo yang Layar SI) ISI uu Op 

— 0gb Ai! Jiaaiy MY Ugal Ron ya el JSI 

— AINI oa Tea ASI AAN Cena ya ESAI Jasis Y d3 BAN Rpr oya yaa HI: 
SIS II ega SA IS BABI dpr NS Clebla Daj sler) 

Mal LE ya Sit ya S3 SY LIS ag GAN or l SS Aj “8) 

SS LI ega SY IS ASI, ati 0 LIS oa Ci RB OI) 

SIS LE aya FT ya SP IS Ay ca | SY LS Gad (Depd aj R8 OI). 
JB adl 3 SAN Ja ea ad Gleerale 3. 


(& JA Ll 2215) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7600 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Baek! Jade aa Gaal 

(ES ato Fast dd yan 25) dah Jl BE (GG ja LS LL NS) Jl JB 

pia Ip Hay LSI 

Hepi mang: 

— ASI, SI, ASI Jasa Wlh ye tignn de JIN Ba ya :J AI 

— @ IT BDG Jaa Wih yag tolina 07 Cde oh Jap YUL ya 25 AM: 

1 Land Sila Jay (RAI SS Ie Seja YUL 

2-— ada ya Jap Berada Ie Ji Y mo Al II lady eldlg Gel ri pel Ob (nj) Jia olima er de Jah Yg ep JL. 
3-— Take (dil aan yA UAS Ale Jab SAI gak 0 joe om ASI) Ale Jude prl al La 


Fan pluit 

1-5 jie gann Je Jo Le yag pm 

Ikat Olajy Cama Je Jap Jail OS 5) Jail 02 0 jamal (Oia Kana) Jai). 

— AAS Gel gl Ae AR ena 

2- Ikat Olajy Inn sda Jo La yag Jail 

detil) me PUN Juara (ani 

OYL pair le 3 AH ad Oh le Utah Jay ARI yag Cone jl Uganda Jaa AP (gia) WS Ja 

WA dd jai Il pl ya JELII SAH SAI ABI adi ya 12K) Jail 

3 SAM 

MI SPS em Ga de dalayay 

— el Sbd SAI 

PE dee WN de JIN, cg Aa oya US de paito aP aad plladl HDU HAMIL: — 

1 ea: 

ane Ae Iya gal GA OS jg (ala BSE VI Na Obi AN NS Lgi pul elale Op 

2— SIMU doaoa Abal y Way S5 2AE LAM of 

BA Aa Jai AAA ema! OIL 

3 AI ae Vig Jadi ed Jaa lay Cleo bo Ul Lead ID Genap Ol SAN ear 3 sa Ie ea Of AAS ol, 
F bA Y ali AS lie BY Y JL le do yA Jaa OY Sena Al BO II GI LSI 2 Y, HAN al JB 
Na IL 


". Ea Sa SN RSI d3: 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT | 7601 ) 


1 IS aing Will Jalil) gowa gay) Ll. 

D- GAS Lpniny (pat ad ga) Ta. 

3 IS Unang pat Il yan US 

(pan ui 

JAE RS (BUNYI) ABS ISI Lt arah ab LSI Ol gua. 
bersambung...| Agus Sutopo | 


0515. TA' TA'NIST FI'IL KETIKA FA'ILNYA JAMA' 
MUDZAKAR SALIM 


PERTANYAAN: 
Utuh Raji 


Maafkan tak sesuai Ad/ART group, tapi saya perlu tahu. Ini masalah Shorof, dan sudah saya 
lempar di Group Nahwu Shorof belum ada yang bersedia menjawabkan. Pertanyaannya begini... 


Aas ay SIA AA Uakd DlI 
Dl) Aoi YI ARA Judi 3 il JI Andi! dal y All Jae VI 3 0b AAL UY ya 3 Ulas Ae BJL 9 ea 3 ae Hi 
Ora Belad RS JI) Aid! Regol 3 RI Reni lo AilibooYI pala Gil 3 KEL II Ona 4 Rilameki 3) wall 
Say eat y Ebi) | Ulil La sae dna yA ey Ae Bh y peka y jo yah y tin BJ BO ad ena 
SA Ad AAS | LIS Unakand polar 3 Cal ya Ha pu di 
Pertanyaan! Mengapa "indarojat" bukan "indaroja". Padahal , fa'ailnya "an-nabiyyun " itu jama' 
mudzakkar saliim... Mohon penjelasannya ! 
JAWABAN : 
Iben Noel Mubarok 
Pemberian ta' ta'nits di fi'il yang fa'ilnya berupa jama' mudzakar salim ada perkhilafan antara 
ulama kuffah dan basroh. Boleh menurut kuffiyyun dan tidak boleh menurut bashriyyun. Coba cek 
kitab hasyiyah khudlori bab fail hal 164 cet darul fikr : 
daan Ie Jaa Ag LAN made aa gala SI AI AU ae aj oa ab OM SET HI ar uu Ia) 
SV3 JSB Hay BALAS Gio pal gl pb sll CE pal Il da DAS La al Doel) Hllablay Oguu SDS Ula 
Sl Br Sila Sg! oya Ag Aeladeh Iga Ula ISA j3 EL, Oa Gil mebel aje Dj as j,£ 
SAN pa eh Logprg Il Oya mad R3 4 Unab UI Kaka ar ole Ja Lain USU Ge ade Yadi mal Sab, 
BN SMS A5 mo Lagah JI ah OY PL SAM gain HS gn gg AA Obb Y es ia | dl 
Eh. Anil 
Wallahu a'lam 
Utuh Raji 
Berarti untuk 'indarajat' ini, sayyid ahmad badawi memilih pendapat kuufiyyiin. Karena jelas sekali 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7602 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


menurut yang masyhur kita pelajari, jama' mudzakkar salim, fi'ilnya tak boleh mu'annats, lain hal 
dengan jama' taksir.... 'alaaa kulli haal, syukran lakum jamii'an...... | LOVE YOU ALL..... 


0776. Pengertian MAJAZ 


PERTANYAAN : 

Afri Adi 

Ada berapakah macam macam majaz ? Lafal anta syamsun anta badrun termasuk yang mana ? 
JAWABAN : 

Ismael Kholilie 


Majaz ada 2 : 
1. mursal 
2. isti'arah 


anta syamsun adalah majaz istiarah karena dibangun atas tujuan tasybih(menyerupakan) 
anta syamsun - engkau laksana mentari 
Masaji Antoro 


MAJAZ ialah penggunaan suatu kata dengan makna yang lain daripada maknanya yang lazim. 
Kebalikan dari majaz adalah HA@IGAH. 


Majaz terbagi dua : 
1). Majaz Mursal : majaz yang tidak dibangun diatas tasybih 


2). Isti'arah : majaz yang dibangun diatas tasybih, atau penggunaan kata tidak dalam makna 
hagiginya karena adanya hubungan keserupaan (syibh) antara makna yang dipakai tersebut 
dan makna hagiginya. 


0807. Makna TAA' Marbutoh Pada Lafadz Malaikat 


PERTANYAAN : 
Dihyatoel Kalabhie 


Assalamu'alaikum maaf saya maw tanya, kenapa lapadz malaikat itu pake ta marbutoh !! yang 
menunjukan perempuan, apakan malaikat itu perempuan !! mohon penjelasannya. termakasih 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam. Taa' yang terdapat pada kata malaaikat (&»u ) berfungsi mentaukidi 
(mengukuhkan) arti jama'nya (arti banyak) bukan memberi arti ta'nits (wanita). 
PE ra (YA mb ga JA jasad OI) Len euy CI II el US OA ai el : 
(SAS El ay (UN) 3 AJIAN, Ai AS, (Reel) 
(| HURUF TAA' | AT-TAA' dalam sebuah kata memiliki beberapa arti yang kesemuanya 


menunjukkan makna ta'nits (arti wanita) atau arti jama'. Taa' juga berfungsi untuk membedakan 
arti tunggal dan jinis seperti dalam contoh kata at-Tamrah (3,1 ), dari kata tunggal dengan 


jamaknya seperti dalam contoh at-Tukhmah (--! ) Berfungsi untuk mentaukidi (mengukuhkan) 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7603 


dan memubalaghahkan (memberi arti sangat melebihkan) seperti dalam contoh kata “allaamat 
(uv ), memberi arti mentaukidi kejamakannya seperti dalam kata malaaikat (sx ). | Kitaab al- 


Kulliyyaat FASHAL AT-TAA 1/254 |. 
0883. SHALLA WASAALAM/ SHALLA WASAALLIM YANG 
BENAR 


PERTANYAAN : 
Ibnu Albansyuri Mashudiyah 

Bag He AI Fo MI Iya JB. 
Maaf, saya sering mendengar banyak orang yang membaca A'LAIHI WASAALAM DAN A'LAIHI 
WASALLIM, terus yang benar yang mana? 
JAWABAN : 
Ismael Kholilie 


Kalo depannya shalli yang pas wa sallim, kalau depannya shalla yang pas wa sallam. Aturannya 
fil amar athaf pada fiil amar, fiil maadhi athaf pada fiil madi. Jadi kalau dalam contoh diatas yang 
pas shalla wa sallam. Salah satu syarat mengathafkan fiil pada fiil yang lain yaitu kedua fiil harus 
memiliki zaman yang sama.. 
ma Jail de Jadi shilas 9 ma aa Ih pa Sl y 
SAN BJ yA BA 3 Lagian map Y dadi Lia Bah Ap am PA man OL NI 3 MEI OK Jai ds Jadi Likes 3) 
YYV do JI TA and IS JAR | UII WS ea SA Ole SUS ya Ips MV Jam li Of 
Syarat sah mengathafkan fiil pada fiil adlah harus sama zamannya dan tidak masalah jika hanya 
berbeda lafadznya. | -bahjatul mardiah 127). Sedang dalam bab washal dan fashal dalam ilmu 
balaghah salah satu hal yang mewajibkan fashal(tidak diathafkan)adalah berbedanya kedua 
jumlah dalam khabar dan insya'nya 
VA lal! oya eliil 3 Dls Lalat Ob AG Gala Cetkedil om OA OB of Il olga Rani 3 Isi CL 


Nomor 2 dari hal yang mewajibkan fashal (tidak boleh diathafkan) adalah ketika kedua jumlah 
memiliki perbedaan yang jelas seperti ketika berbeda dalam khabar dan insya'nya. 
(| -husnusshiaghah 78 |. 


Jadi shalli wa sallam atau shalla wa sallim hukumnya tidak boleh menurut ilmu balaghah karena 
kedua jumlah yang berbeda dalam status khabar dan insya'nya maka wajib di fashal dan tak boleh 
di washal. 


Nur Hasyim S. Anam 
Olah A9 20 eny Laga le Ag pe) 13A 1 Laga JA Oya Lagailaj II baja munas Jadi Je Jak Uilas 
36 2205) LI ya lg Yg Sp (Sip Idasy Lyn 3) 
tr US ya Trs WI Jae el Of SAI Sola) (98 25 ya) LI ang Reli ay dagi pahah 1 la dp y$ Lalat pl 
2VI (10:08, (s4 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7604 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


0996. DEFINISI ILMU MANTIA 
PERTANYAAN : 


KP pl GA 


Assalamualaikum warohmatullohiwabarokaatuh,,,Mohon pencerahan tentang ilmu "MANTE@",,, 
sukron,,, 


JAWABAN : 

Yupiter Jet 

Mabadi' / Isi-isi Ilmu Mantig (1s24- Js gel): 

1. Definisi / ta'rif: 

sia 3 Goa Jt JI Iko UI ga ya Aniyakal! 3 Ag) pad cola jali ye ah Bu ls 

Artinya: "Ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang sudah diketahui gambarannya dan 
pembenarannya sekira-kira ia bisa mendatangkan kepada sesuatu yang samar gambarannya 
atau pembenarannya. Atau bisa juga dikatakan: Ilmu yang mempelajari tentang ta'rif / definisi 


atau dalil / hujjah / argumentasi berdasarkan akal pikiran yang sehat dalam rangka menuju 
jalan kebenaran dalam dunia keilmuan. 


Atau: "ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang tepat, sehat, dan benar untuk 
memperoleh jalan kebenaran sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam ilmu 
logika. 


2. Materi ilmu mantig / logika ( x.-. ): 
da Jd! Wol Imeo Sy SAM Ea pa Ai dasi 3 dy ma Lb gladi 
3. Pelopor atau pencipta ilmu logika (uxz!, ) : Aristoteles 


4. Hukum mempelajari ilmu mantig / logika (1 ) : 


a. Kalau ilmu mantignya tidak bercampur dengan kesesatan para filosuf, maka hukumnya 
fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan para ulama. 

b. Kalau ilmu mantignya bercampur kesesatan para filosuf, maka hukumnya diperselisihkan di 
kalangan ulama, yaitu bisa haram dan bisa boleh. Tapi yang masyhur hukumnya 
diperbolehkan apabila orang yang mempelajarinya sempurna aka pikirannya. 


5. Nama lain dari ilmu mantig (xi ) : Ilmu Mantig, Ilmu Mizan dan Mi'yarul 'Ulum 


6. Hubungan ilmu mantig dengan ilmu-ilmu lain (ws JH »« ) : Masing-masing mempunyai 
perbedaan tersendiri 
7. Masalah-masalah dalam ilmu mantig (asu. ): ilmu pengetahuan berikut pembagiannya 


8. Pengambilan ilmu mantig (ssixxzw! ) : diambil dari akal pikiran yang sehat 
9. Faedah ilmu mantig (uu ) : 
SEN 3 bi 3 gadi Las 


Artinya : Menjaga kesalahan dalam berpikir. 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT | 7605 ) 


Kata Imam Ghazali: 

talag Hp Y HPN bg dB pa Y ya 
Artinya: Barangsiapa tidak tahu ilmu mantig (ilmu logika), maka tidak bisa dipercaya ilmunya. 
10. Keutamaan mempelajari ilmu mantig (az ): 


Id 4 Segadl II TERI ball ya Y Said ee La aer de bp 


Artinya: Berada di atas ilmu selainnya sekira-kira ilmu mantig tersebut berlaku umum 
kemanfa'atannya. Karena, tidak ada ilmu mantig terkecuali butuh kepada tarrif (definisi) dan dalil 
(hujjah / argumentasi). 


| Sumber : diambil dari catatan Yai Thobary Syadzily J. 
1050. NAHWU : AINA ZAIDUN DAN KAIFA HALUKA 


PERTANYAAN : 
Sami Khan Mencari Guru 
Assalamualaikum. Tanya Nahwu.Mohon pencerahannya.Sering dikatakan AINA ZAIDUN?..atau 
KAIFA HALUKA ? 
? VM HS oa 
Mohon petunjuk Probnya dari kalimat tersebut.Maklum mantan santri lagi semangat belajar 
tumbuh lagi, tetapi nahwu lemah. Terimakasih. 
JAWABAN : 
Ismael Kholilie 
Cuma bantu ibarat aja.. 
Panai dal ya ena ML peka Dr giaa II NAS 
9 aa pe oat Pa Tiga dad Aa ooh YP edi am yi BIP NAS Alai SU ya 3 SSI panel pil 04 ol SW 
YUI al TAS DST pake & eleianYI OY oat ag JS APN 
Wajib mendahulukan khabar dan mengakhirkan mubtada' ketika khabar berupa lafadz yang wajib 
berada di permulaan kalam seperti ketika khabar berbentuk istifham contoh : -t « j/aina zaidun. 


Aina adalah khabar mugaddam sedangkan zaidun adalah mubtada muakhhor tidak boleh 
dikatakan zaidun aina ? Karena istifham adalah lafadz yang wajib berada di permulaan kalam. 
| -syarh ibnu agil 127 |. 
Jika aina zaidun di jawab dengan fiddaari maka kedudukan fiddaari adalah khabar dari mubtada' 
yang dibuang tagdirannya : zaidun fiddari karena boleh membuang mubtada' jika mubtada' 
tersebut sudah maklum dan bisa difahami maknanya ketika dibuang : 
MTS Mus sya dag Aaj Jai MLS jiler elu La Ily 
VEV SL dn Gek Aja 1 Sio JB any HS Il B3 
Boleh membuang mubtada' dan khabar yang sudah maklum. contoh membuang khabar : man 


indakuma ? Di jawab zaidun : tagdirannya zaidun indana. contoh membuang mubtada' : kaifa 
zaidun ? Dijawab danifun tagdirannya huwa danifun. | -alfiah ibnu malik bait 136-137 |. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7606 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1096. NAHWU : SEJARAH ILMU NAHWU 


Salah satu cara untuk mengenal dengan baik sebuah ilmu ialah dengan meninjau sejarahnya, 
perkembangannya, metode-metode para pakarnya dalam merumuskan prinsip-prinsipnya, 
membentuk hukum-hukumnya, dan menggali kaidah-kaidahnya. 


Ilmu nahwu berbeda dari ilmu-ilmu ke-Arab-an yang lain dari sisi bahwa ia mempunyai sejarah 
yang cukup unik, dan juga ia mulia atas dasar ketinggian tujuannya yaitu menjaga otentisitas lisan 
(bahasa) orang Arab secara umum dan al-@uran secara khusus. Hal ini terutama ketika didapati 
banyak penyim-pangan bahasa yang kemudian menggugah kesadaran setiap orang Arab yang 
takut kepada Allah bahwasa-nya mereka harus menjaga al-Guran yang tentangnya Allah 
berfirman, "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Peringatan (al-@uran) dan sesungguhnya 
Kami pulalah yang akan menjaganya”. 


Sungguh, ilmu nahwu telah mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam perkembangannya, 
sampai-sampai dikatakan, "Ilmu nahwu telah dipelajari dengan giat sampai terbakar." Yang 
demkian ini tentu saja menunjukkan adanya gerakan-gerakan ilmiah yang cemerlang sepanjang 
perkembangannya, terutama pada saat orang-orang Kufah memasuki dunia studi ilmu nahwu 
sebagai rival bagi orang-orang Bashrah yang selama beberapa saat telah terlebih dahulu 
memegang panji ilmu nahwu. Persaingan positif tersebut telah mengakibatkan berbagai perbaikan 
dan pengkajian yang mendalam, sehingga ilmu nahwu pun berkembang dengan cepat dan 
akhirnya mengalami formasi pada periode yang sangat dini, yang hal itu belum terjadi pada ilmu- 
ilmu yang lain. 


Dan sungguh sejarah kemanusiaan telah mencatat hal tersebut melalui mereka yang telah 
mengungkap hal yang menakjubkan ini. Sementara, apa yang sejauh ini dipahami oleh orang- 
orang Arab tidaklah sebagaimana yang digambarkan di atas, dimana orang-orang Arab telah 
berusaha keras menyusun ilmu yang paling mula-mula dari ilmu-ilmu bahasa, yakni ilmu nahwu. 


Penyusunan ilmu nahwu tidaklah sebagaimana gambaran-gambaran negatif yang telah 
disebutkan di atas. Penyusunan tersebut mencakup definisi istilah-istilahnya, pembentukan 
kaidah-kaidahnya, dan penjagaan terhadap hukum-hukumnya. Semua ini merupakan hal yang 
sungguh-sungguh menakjubkan, yang dilakukan oleh para ahlinya dengan pola pikir Arab. Mereka 
telah melakukannya dengan tekun dan sungguh-sungguh, meskipun ada sementara kalangan 
yang karena pretensi buruk meragukan prestasi dan kemampuan intelektual mereka dengan 
mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang Arab telah berhasil melakukan pekerjaan besar ini 
dengan bersandar pada orang lain yakni para ahli tata bahasa lain seperti India dan sebagainya. 
Mereka berargumentasi bahwa kebudayaan Yunani -yang merupakan warisan kebudayaan India- 
telah beralih ke Arab melalui orang-orang Suryani. 


Ada pula sekelompok orang yang ingin bersikap tengah-tengah diantara dua pendapat yang ada 
dengan mengatakan, Sesungguhnya dasar-dasar metodologi yang dengan itu orang-orang Arab 
menyusun Ilmu Nahwu mereka bukanlah milik orang Arab, namun implementasi 
pengembangannya merupakan pekerjaan orang Arab. Namun, agaknya pendapat yang pertama 
lebih tepat tanpa ada keinginan untuk melebih-lebihkan dan membuat-buat. 


Dari sini, dan karena hal ini serta yang lainnya, studi tentang sejarah tata bahasa Arab harus 
dilakukan dengan teliti, tekun, dan bebas tanpa sikap ekstrim, agar menghasilkan sebuah disiplin 
ilmu yang bebas dari bias dan manipulasi, yang dipelajari di ma'had-ma'had dan kampus-kampus 
kita, yang banyak mempelajari bahasa dan tata bahasa Arab. Dengan demikian pada akhirnya 
para mahasiswa kita akan mengenal khazanah klasik mereka, meyakini orisinalitasnya, dan tsigah 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7607 ) 


terhadap pemikiran para pendahulu kita yang mana Al-@ur'an telah membukakan mata mereka 
terhadap kebaikan yang banyak dan ilmu yang beragam. Sebaliknya, mereka pun menjaga al- 
Gur'an dari manipulasi orang-orang yang sesat, penakwilan orang-orang yang berpretensi negatif, 
dan syubhat yang ditiupkan oleh orang-orang yang durjana. 


Cikal Bakal Ilmu Nahwu 


Hampir semua pakar linguistik Arab bersepakat bahwa gagasan awal yang kemudian berkembang 
menjadi Ilmu Nahwu muncul dari Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi khalifah. Gagasan ini 
muncul karena didorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor agama dan faktor sosial budaya. 
Yang dimaksud faktor agama di sini terutama adalah usaha pemurnian al-Gur'an dari lahn (salah 
baca). Sebetulnya, fenomena lahn itu sudah muncul pada masa Nabi Muhammad masih hidup, 
tetapi frekuensinya masih jarang. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seorang yang 
berkata salah (dari segi bahasa) dihadapan Nabi, maka beliau berkata kepada para sahabat: 
"Arsyiduu akhaakum fa innahu gad dlalla" (Bimbinglah teman kalian, sesungguhnya ia telah 
tersesat). Perkataan dlalla 'tersesat' pada hadits tersebut merupakan peringatan yang cukup keras 
dari Nabi. Kata itu lebih keras artinya dari akhtha'a 'berbuat salah' atau zalla 'keseleo lidah". Dalam 
riwayat lain dikatakan bahwa salah seorang gubernur pada pemerintahan Umar bin Khattab 
menulis surat kepadanya dan di dalamnya terdapat lahn, maka Umar membalasnya dengan diberi 
kata-kata "gannii kitaabak sawthan" 'berhati-hatilah dalam menulis'. Lahn itu semakin lama 
semakin sering terjadi, terutama ketika bahasa Arab telah mulai menyebar ke negara-negara atau 
bangsa-bangsa lain non-Arab. Pada saat itulah mulai terjadi akulturasi dan proses saling mem- 
pengaruhi antara bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain. Para penutur bahasa Arab dari non-Arab 
seringkali berbuat lahn dalam berbahasa Arab, sehingga hal itu dikhawatirkan akan terjadi juga 
pada waktu mereka membaca al-Guran. 


Dari sisi sosial budaya, bangsa Arab dikenal mempunyai kebanggaan dan fanatisme yang tinggi 
terhadap bahasa yang mereka miliki. Hal ini mendorong mereka berusaha keras untuk memurni- 
kan bahasa Arab dari pengaruh asing. Kesadaran itu semakin lama semakin mengkristal, 
sehingga tahap demi tahap mereka mulai memikirkan langkah-langkah pembakuan bahasa dalam 
bentuk kaidah-kaidah. Selanjutnya, dengan prakarsa Khalifah Ali dan dukungan para tokoh yang 
mempunyai komitmen terhadap bahasa Arab dan al-Gur'an, sedikit demi sedikit disusun kerangka- 
kerangka teoritis yang kelak kemudian menjadi cikal bakal pertumbuhan Ilmu Nahwu. 
Sebagaimana terjadi pada ilmu-ilmu lain, Ilmu Nahwu tidak begitu saja muncul dan langsung 
sempurna dalam waktu singkat, melainkan ber-kembang tahap demi tahap dalam kurun waktu 
yang cukup panjang. 


Ada cerita yang menarik seputar cikal bakal terbentuknya ilmu nahwu diantaranya : 


Pada jaman Jahiliyyah, kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka berucap atau berkomunikasi 
dengan orang lain, mereka melakukannya dengan tabiat masing-masing, dan lafazh-lafazh yang 
muncul, terbentuk dengan peraturan yang telah ditetapkan mereka, di mana para junior belajar 
kepada senior, para anak belajar bahasa dari orang tuanya dan seterusnya. Namun, ketika Islam 
datang dan menyebar ke negeri Persia dan Romawi, terjadinya pernikahan orang Arab dengan 
orang non Arab, serta terjadi perdagangan dan pendidikan, menjadikan Bahasa Arab bercampur 
baur dengan bahasa non Arab. Orang yang fasih bahasanya menjadi jelek dan banyak terjadi 
salah ucap, sehingga keindahan Bahasa Arab menjadi hilang. 


Dari kondisi inilah mendorong adanya pembuatan kaidah-kaidah yang disimpulkan dari ucapan 
orang Arab yang fasih yang bisa dijadikan rujukan dalam mengharakati bahasa Arab, sehingga 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7608 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


muncullah ilmu pertama yang dibuat untuk menyelamatkan Bahasa Arab dari kerusakan, yang 
disebut dengan ilmu Nahwu. Adapun orang yang pertama kali menyusun kaidah Bahasa Arab 
adalah Abul Aswad ad-Dur'ali dari Bani Kinaanah atas dasar perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. 


Terdapat suatu kisah yang dinukil dari Abul Aswad ad-Du'ali, bahwasanya ketika ia sedang ber- 
jalan-jalan dengan anak perempuannya pada malam hari, sang anak mendongakkan wajahnya ke 
langit dan memikirkan tentang indahnya serta bagusnya bintang-bintang. Kemudian ia berkata, (lo 
GuSl slawll) “Apakah yang paling indah di langit?” Dengan mengkasrah hamzah, yang 
menunjukkan kalimat tanya. Kemudian sang ayah mengatakan, (Lxos3i L du) “Wahai anakku, 
Bintang-bintangnya”. Namun sang anak menyanggah dengan mengatakan, (lail 4351 Ussill) 
“Sesungguhnya aku ingin mengungkapkan kekaguman”. Maka sang ayah mengatakan, kalau 
begitu ucapkanlah, (lo GuSI slawl) “Betapa indahnya langit.” Bukan, (Lo suSl cslawll) “Apakah 
yang paling indah di langit?” Dengan memfathahkan hamzah..." 


Dikisahkan pula dari Abul Aswad ad-Du'ali, ketika ia melewati seseorang yang sedang membaca 
al-Guran, ia mendengar sang gari membaca surat at-Taubah ayat 3 dengan ucapan, («, Lal xs A 
Gu GAS mual dgw)3), dengan mengkasrahkan huruf lam pada kata rasuulihi yang seharusnya di 
dhommah. Menjadikan artinya “...Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan 
rasulnya...” Hal ini menyebabkan arti dari kalimat tersebut menjadi rusak dan menyesatkan. 
Seharusnya kalimat tersebut adalah, (5 dll &s BY, u CAS wall ds 3) “Sesungguhnya Allah dan 
Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.” 


Karena mendengar perkataan ini, Abul Aswad ad-Du'ali menjadi ketakutan, ia takut keindahan 
Bahasa Arab menjadi rusak dan gagahnya Bahasa Arab ini menjadi hilang, padahal hal tersebut 
terjadi di awal mula daulah Islam. Kemudian hal ini disadari oleh khalifah Ali Bin Abi Thalib, 
sehingga ia mem-perbaiki keadaan ini dengan membuat pembagian kata, bab inna dan 
saudaranya, bentuk idhofah (penyandaran), kalimat ta'ajub (kekaguman), kata tanya dan 
selainnya, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad ad-Duali, (xl 189 33) 
“Ikutilah jalan ini”. Dari kalimat inilah, ilmu kaidah Bahasa Arab disebut dengan ilmu nahwu. (Arti 
nahwu secara bahasa adalah arah) 


Kemudian Abul Aswad ad-Du'ali melaksana-kan tugasnya dan menambahi kaidah tersebut 
dengan bab-bab lainnya sampai terkumpul bab-bab yang men-cukupi. Kemudian, dari Abul Aswad 
ad-Duali inilah muncul ulama-ulama Bahasa Arab lainnya, seperti Abu Amru bin “alaai, kemudian 
al-Khalil al-Farahidi al-Bashri (peletak ilmu “Arudh dan penulis Mu'jam pertama), sampai ke 
Sibawaih dan Kisa'i (pakar ilmu nahwu, dan menjadi rujukan dalam kaidah Bahasa Arab). 


Seiring dengan berjalannya waktu, kaidah Bahasa Arab berpecah belah menjadi dua mazhab, 
yakni mazhab Bashrah dan Kufy (padahal kedua-duanya bukan termasuk daerah Jazirah Arab). 
Kedua mazhab ini tidak henti-hentinya tersebar sampai akhirnya mereka membaguskan 
pembukuan ilmu nahwu sampai kepada kita sekarang. 


Peletak Dasar Ilmu Nahwu 


Adalah bangsa Arab dahulu pada masa Jahiliyah mendiami jazirah Arab, yang mana mereka tidak 
bercampur dengan bangsa-bangsa 'Ajam (bukan Arab) melainkan hanya terkadang saja. Dan 
yang demikian mengakibatkan fasihnya dialek mereka dalam bahasa Arab, dan kuatnya mereka 
dalam menerangkan bahasa Arab, serta jauhnya mereka dari kesalahan berbicara dan 
penyimpangan dalam suku Guraisy menempati kedudukan yang mulia, yang menjadikan bahasa 
Arab. Dan adalah mereka pemuka bagi kabilah-kabilah Arab lainnya. Suku Guraisy-lah yang 
memonopoli pelayanan terhadap Ka'bah. Dan bangsa Arab pergi menunaikan haji ke Ka'bah 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT | 7609 


setiap tahun untuk tujuan ekonomi, seperti berdagang, saling tukar menukar barang dagangan 
dan juga tujuan-tujuan kesusasteraan, seperti menyaksikan perkumpulan ahli pidato dan syair di 
pasar-pasar “Ukadz” dan “Majnah” dan “Dzil Majaz?. 


Tempat-tempat itulah, tempat dimana para penyair dan ahli pidato dari seluruh penjuru bangsa 
Arab bertemu untuk membanggakan keturunan, berlomba dalam berpidato, saling bersyair, serta 
ber-hukum kepada orang-orang yang mulia dari kalangan penyair dan ahli pidato, agar mereka 
menetapkan keputusan atau menghukumi mereka. Dan dari kalangan mereka terdapat seorang 
hakim yang masyhur yang bernama “adz-Dzibyani”, yang mana keputusannya ditaati dan tidak 
ditolak. Dan sungguh suku Guraisy dengan aspek-aspek pendorong yang diberikan kepada 
mereka ini, mampu untuk menjadi suku atau kabilah yang paling bersih dialeknya dan paling fasih 
bahasa mereka, serta paling mencukupi penjelasannya. Maka dialek @uraisy menguasai atas 
segala dialek-dialek bahasa Arab. 


Para ahli sastra pun berlomba-lomba mem-pergunakan dialek Guraisy, sehingga tersebarlah 
dialek itu diseluruh penjuru jazirah Arab, dan hal ini adalah yang memperkenankan diturunkannya 
a-@uran dengan dialek Guraisy ketika “bersinar” matahari Islam atas jazirah Arabiyyah, dan 
manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, (hal ini) mengharuskan bangsa 
Arab untuk tersebar di permukaan bumi serta berhubungan dengan manusia, bercampur dengan 
bangsa selain Arab diseluruh penjuru negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dimana dahulu 
(kaum muslimin) adalah “Mujahidin” (pejuang-pejuang agama) yang mana mereka bergerak 
dengan “dakwah yang baru” ke seluruh penjuru alam. Dan sungguh (hal ini) menimbulkan 
hubungan erat dengan penduduk negeri-negeri (yang ditaklukkan oleh kaum muslimin). Dan 
merekapun saling tukar-menukar barang-barang perdagangan. Lalu mereka pun menikahi 
(penduduk-penduduk negeri yang ditaklukkan itu), maka tumbuhlah generasi baru dari anak-anak 
yang terlahir yang tidak mampu “mengikat” lidah mereka (dengan bahasa Arab), dari sinilah 
kefasihan dan kelancaran bahasa Arab, dan tabiat mereka rusak, hingga mucullah “kesalahan 
pengucapan bahasa Arab”, kemudian memencar dan bertambah luaslah (kesalahan pengucapan 
bahasa Arab ini) hingga mencemaskan dan menggelisahkan “Mereka yang punya rasa cemburu” 
pada kefasihan bahasa Arab, dan menggoncangkan jiwa-jiwa mereka. 


Mengenai tokoh yang dapat disebut sebagai peletak batu pertama Ilmu Nahwu, ada perbedaan 
dikalangan para ahli. Sebagian ahli mengatakan, peletak dasar Ilmu Nahwu adalah Abul Aswad 
ad-Du'ali. Sebagian yang lain mengatakan, Nashr bin 'Ashim. Ada juga yang mengatakan, 
Abdurrahman bin Hurmus. Namun, dari perbedaan-perbedaan itu pendapat yang paling populer 
dan diakui oleh mayoritas ahli sejarah adalah Abul Aswad. Pendukung pendapat ini dari golongan 
ahli sejarah terdahulu antara lain Ibnu @utaibah (wafat 272 H), al-Mubarrad (wafat 285 H), as- 
Sairafi (wafat 368 H), ar-Raghib al-Ashfahaniy (502 H), dan as-Suyuthi (wafat 911 H), sedangkan 
dari golongan ahli nahwu kontemporer antara lain Kamal Ibrahim, Musthofa as-Saga, dan Ali an- 
Najdiy Nashif. Penokohan Abul Aswad ini didasarkan atas jasa-jasanya yang fundamental dalam 
membidani lahirnya Ilmu Nahwu. 


Abul Aswad ad-Du'ali (wafat 69 H) adalah orang pertama yang mendapat kepercayaan dari 
Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menangani dan mengatasi masalah lahn yang mulai mewabah di 
kalangan masyarakat awam. Ali memilihnya untuk hal itu karena ia adalah salah seorang 
penduduk Bashrah yang berotak genius, berwawasan luas, dan berkemampuan tinggi dalam 
bahasa Arab. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika, Abul Aswad melihat Ali 
sedang termenung memikirkan sesuatu, maka ia mendekatinya dan bertanya: "Wahai Amirul 
Mu'minin! Apa yang sedang engkau pikirkan?" Ali menjawab: "Saya dengar di negeri ini banyak 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7610 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


terjadi lahn, maka aku ingin menulis sebuah buku tentang dasar-dasar bahasa Arab". Setelah 
beberapa hari, Abul Aswad mendatangi Ali dengan membawa lembaran yang bertuliskan antara 
lain: 


"Bismillahir rahmaanir rahiim. Al-kalaamu kulluhu ismun wafi'lun waharfun. Fal ismu maa anbaa 
'anil musammaa, wal fi'lu maa anbaa a'an harakatil musammaa, wal harfu maa anbaa 'an ma'nan 
laisa bi ismin walaa fi'lin". 


Artinya : "Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ujaran itu terdiri dari isim, fi'il 
dan harf. Isim adalah kata yang mengacu pada sesuatu (nomina), fi'il adalah kata yang 
menunjukkan aktifitas, dan harf adalah kata yang menunjukkan makna yang tidak termasuk 
kategori isim dan fi'il'. 


Dalam riwayat lain dikatakan bahwa suatu ketika Abul Aswad mendengar seorang membaca ayat 
al-Gur'an: "Inna Allaaha bariiun minal mu'miniina warasuulihi" dengan mengkasrah lam dari kata 
rasuulihi, padahal seharusnya didlammah. Atas kejadian itu dia kemudian meminta izin kepada 
Ziyad bin Abieh, Gubernur Bashrah, untuk menulis buku tentang dasar-dasar kaidah bahasa Arab. 
Ibnu Salam dalam kitabnya Thabagaatu Fuhuulisy Syu'araa mengatakan "Bahwa Abul Aswad 
adalah orang pertama yang meletakkan dasar ilmu bahasa Arab. Hal itu dilakukannya ketika ia 
melihat lahn mulai mewabah di kalangan orang arab. Dia menulis antara lain bab fa'il, maf'ul, harf 
jar, rafa', nashab, dan jazm." Berbagai riwayat dengan berbagai sumber banyak sekali disebutkan 
oleh para ahli dalam rangka men-dukung Abul Aswad seagai tokoh peletak dasar Ilmu Nahwu. 


Namun demikian, diantara riwayat-riwayat itu masih banyak yang diperdebatkan keabsahannya. 
Satu riwayat yang cukup populer dan diakui keabsahannya oleh para ahli adalah bahwa Abul 
Aswad berjasa dalam memberi syakal (tanda baca) pada mushaf al-@ur'an. Sebagaimana 
diketahui pada mulanya tulisan Arab itu tidak bertitik dan tidak menggunakan tanda baca. Tidak 
ada tanda pembeda antara huruf dal dan dzal, antara huruf sin dan syin, dan sebagainya. Juga 
tidak ada perbedaan antara yang berbaris /a/, /i/, dan /ul. 


Demikian juga tulisan yang ada pada mushaf al-Guran, sehingga banyak orang yang keliru dalam 
membaca al-Gur'an, terutama umat Islam non-Arab. Lama-kelamaan, karena khawatir kesalahan 
itu akan semakin mewabah, Ziad bin Abi Sufyan meminta Abul Aswad untuk mencari solusi yang 
tepat. Berangkat dari permintaan itu akhirnya Abul Aswad menemu-kan jalan, yaitu dengan 
memberi tanda baca dalam al-@ur'an. Dengan tinta yang warnanya berlainan dengan tulisan al- 
Gur'an. Tanda baca itu adalah titik di atas huruf untuk fathah, titik dibawah huruf untuk kasrah, dan 
titik di sebelah kiri atas untuk diammah. Karena tanda baca itu berupa titik-titik, maka dikenal 
dengan sebutan nagthul i'rab (titik penanda i'rab). 


Meski para sarjana bahasa berbeda pendapat tentang Abu al-Aswad sebagai peletak dasar Ilmu 
Nahwu. Namun tidak boleh dilupakan bahwa di sana banyak sekali pendapat yang menguatkan 
keabsahan-nya sebagai pioner Ilmu Nahwu (wadhi -u “lm al-Nahw-i) itu sendiri, seperti disinggung 
dengan bagus oleh Ahmad Amin, bahwa Ibn Gutaybah dalam kitab al-Ma'arif mengafirmasi posisi 
Abu al-Aswad sebagai orang: “Yang pertama kali meletakkan dasar pondasi Nahwu”, Ibn Hajar 
pun dalam kitab Ff al-Ishabah mengutarakan hal yang senada: “Orang yang pertama kali 
memberikan “titik” di mushaf dan meletakkan pondasi Nahwu adalah Abu al-Aswad. Inovasi yang 
digagas oleh Abu al-Aswad ini, lambat-laun, kemudian disambut hangat oleh para penduduk Arab 
dikala itu. Maka tak heran jika ilmu ini berkembang begitu pesatnya sehingga melahirkan banyak 
generasi mahir di bidang ilmu Bahasa Arab. 


Setelah Abu al-Aswad wafat, dua muridnya yaitu: Nashr ibn Ashim al-Laitsi (Wafat 89 H) dan 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7611 ) 


Yahya ibn Ya'mur (Wafat 129 H) langsung sigap mengambil tongkat estafet gurunya dalam 
mempelopori perkembangan bahasa Arab dari masa ke masa. Selang beberapa tahun kemudian, 
setelah kematian murid-murid Abu al-Aswad, munculah seorang ulama popular yang karya 
agungnya menjadi disiplin ilmu terkenal dalam sastra arab yaitu: Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. 
Estafet Khalil ini melahirkan murid brilian, Sibawaih, dengan karya besarnya: “al-Kitab”. | Hakam 
elChugdrie J. 


1248. LAFADZ HAYYA TERMASUK ISIM APA 


PERTANYAAN : 
Abdullah Al-Fakir Billaahi 


Assalamu 'alaykum. ... Ya ustad dan ustadzah, ana mau tanya nih,lafad hayya termasuk isim apa 
fiil apa huruf,asal nya apa,n ikut wazan apa? sukron katsiron.ws. ... 


JAWABAN : 
2 Hadiro Maut 


HAYYA, bisa isim fiil amar yang artinya datanglah atau cepatlah. bisa juga fiil madli asalnya 
HAYIYA wazan FA'ILA 


2 Yupiter Jet 
pluit 396 II Alek Jas dl IV Pj ea omi TJ ole pdh: 
SN esa LO KUA MAP | Kental Fest Mona" 2S Cl ANITA Iagyg la ST yag cal Jab meal ig 
demi Ja Hemat MI dee SNI Ce 1 Jia Kidal SSI ada NY ad A3 SI le ea... 
Ale BUSI ola maan) 
|annahwu alwafii 4/144 |. 
Ike Aib pda) ato ya OS put OB ESL AS SY Kabah selai AT Bel ag JB ya ol Ha re Oh 
Lu & Ao AN SI Ol kemah jiapal! Jl Bel A9 syg HAB ng yag Ha Ya LIS ye Jan 
Ion HAB pil oya RI Gde Lani OP Jail let NS Jt! SP PI Nge yeleaYI 33L Yg pejaiadkl 3 IS pang 
| 'umdatul kitab 1/263 |. 
Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/343962835626531/ 
1371. HURUF LAM DALAM LAFADZ "LAGOD KAANA" 


PERTANYAAN : 
Ulilalbab Hafas 
Assalamualaikum, pertanyaan ttipan, LAM yang masuk pada lafad LAGOD KAANA itu LAM apa ? 
JAWABAN : 
2 Ibnu Toha 
LAM GOSAM : 
Lay tel BS Ol OLI Jadi! Ae Jai Y SIRI PY OY Umbi CV UI 224128 NU pay Hee AI 
hal de Sal Uelei OY Wu. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7612 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Ref : Hasiyah Al-KHudhori) 
? Masaji Antoro 


LAM pada ayat dalam pertanyaan diatas adalah LAM @ASAM dari @asam yang dikira-kirakan 
yang takdirnya adalah WALLAAHI 
BY (ON 3 LAYAN Ta AN S3 AU KAN, AI Lgi DS ajal Kana Ba il yag HS UT 
DS plg AE Soleh (SI) aya Jd (Sya ya JL asa (Say Dj OS 18 te (SI) JAE IP (JI) yaa 
Abang. AAN ai Apr Uje y Kiyat an. SI OS y 2 alan pena ye Lil Glen Jgaie (Na) JLN ya pad : 4 
Uje y Cat BAN kang OS ye mai JA 4 Lgpng DI Aang. (opa) Jogi ale U Je « Lk pr OS 
akal ala Je d5 yana. 
" LAAM - Lam gasam pada lafadz gasam yang mugaddar (dikira-kirakan yang takdirnya adalah 
3, 
" GOD - Huruf Tahgiig 
" LAKUM - Berta'aallug dengan khobarnya 
" KAANAFII ROSUULILLAAHI - Berta'allug pada HAL dari lafadz USWATUN 
" LIMAN - BADAL dari LAKUM dengan mengulangi huruf JAAR, 
" Sedang Isimnya KAANA adalah berupa dhomir MUSTATIR yang takdirnya HUWAAKATSIIRAN 
5 MAFUL MUTHLAK 
" JUMLAH KAANA LAKUM sampai dengan USWATUN - Tidak ada mahal i'rabnya sebagai jawab 
dari Gasam yang dikira-kirakan. 
" JUMLAH KAANA YARJU dst.. - Tidak ada mahal i'rabnya sebagai shilah dari ISIM MAUSHUL 
berupa MAN. 
" JUMLAH YARJU.. - MAHALNYA NASHAB sebagai KHOBAR dari KAANA. 
" JUMLAH DZAKARA... - Tidak ada mahal i'rabnya diathafkan pada jumlah shilah KAANA 
YARJU. | Judul Iraab al-@uran 21/146 |. 


PENGERTIAN LAM GASAM 
IE) panir Unilay Aladily Ae A0 BOT AI KU) ls JS CA TAS pai Ape 3 BA bl 
(an Baut II Iopay GS AS AP ton di Lia oki OA. 
Lam Gasam adalah lam yang terjadi pada jawabnya Gasam yang didatangkan sebagai penguat 
seperti pada firman Allah “TALLAAHI LAGOD AATSAROKALLAAHU 'ALAINAA" Jumlah setelah 
TALLAAHI adalah jawab Gasam. Dan terkadang @asamnya dikira-kirakan seperti pada firman 


Allah “ayat LAGOD KAANA LAKUM FII ROSUULILLAAHI USWATUN HASANTUN”. | Jaami'a d- 
Duruus al-'Arabiyyah 11/67 . 


CONTOH DALAM AYAT LAIN : 
Alia Ata Sya tnjajat Pet ti Sal Aan masa heat wa ya i- & Ad aa Ha, 
PASI PA dg Gara MALU hdmi Ay 1 0 yA mani AU Op mami PI M3 3.196) bak La aa 
il Je 
WALATAJIDANNAHUM lamnya adalah LAAM GASAM dan Nun mentaukidi gasamnya, takdir 


“WALLAAHI LATAJIDANNAHUM YAA MUHAMMADU YA'NII AL-YAHUUDU AKHROSHON 
NAASI 'ALAA CHAYAAH". | Al-Kasyfu wa al-Bayaan 1/238 |. 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7613 ) 


RN GOL) Ale 4 (IN 3 IYKOS) Intl BA Li pad AA en IAI Val adil mila Ad, 

JP) Jab (pile) Had Io (AI) yakin 

WAU dalam ayat ini adalah wau 'Athaf, Lamnya Lam Gasam atas @asam yang mugaddar, Gad 
huruf Tahgiig, “Alimtum gabungan antara Fi'il dan Fa'il. | Judul 'raab al-@uran 1/151 |. 

Baby PARU Ain Op3JH BU) AS yA 3 All dah Ugal jp 2) daleman AS yi 4 0 pr UE mi Of caale J8 Ta 

AO AI S3 end Jab di pAL Lana sl BP db das Tpi s2 Tusi) Aa opal Lan Slalu 

KT gel KA Jan HIS AS) la da LA. 

2. Telah anda ketahui bahwa Gasam (sumpah) didatangkan bertujuan untuk menguatkan yang 

disumpahi, penguat yang berupa Gasam tersebut adakalanya ditambahkan pada sebuah kalimat 


dengan tujuan agar sempurna pengauatan maksud dan adakalanya dibuang untuk meringkas atau 
telah diketahui adanya pembuangan. 


Diantara Gasam yang dibuang beserta huruf Jarnya dan hanya menuturkan jawab Gasamnya 
adalah contooh pada ayat LAGOD KAANA LAKUM FII ROSUULILLAAHI USWATUN HASANTUN 
yakni WALLAAHI. | Al-Burhaan Fii Uluum al-Guraan 111/43 J. Wallaahu A'lamu bisa showaab. 


Link Diskusi » www.fb.com/groups/piss.ktb/381304081892406/ 
1391. KENAPA ULAMA' BERMADZHAB HANBALI DISEBUT 
HANABILAH ? 


PERTANYAAN : 
lam Alizhahab 


Assalaamu'alaikum. Tanya ilmu alat (bab nisbat). Dalam istilah figih, para imam/ulama' yang 
bermadzhab syafi'i lazim disebut SYAFI'IYYAH, begitu juga malikiyyah & hanafiyyah. Tapi kenapa 
'Ulama yang bermadzhab Hanbali disebut HANABILAH, bukan HANBALIYYAH ??? Syukron 


JAWABAN : 
Yupiter Jet 
Lely (AE nd JI Ul Gel Aida AI (Sy anal Laguna IN (Ay SAS Ha ol Camilan JS Ol del 
Lead GI 
Ketauhilah, bahwa setiap (shighot) JAMA' agsho (muntaha al-jumw') dari isim mufrod mu'rob atau 
isim MANSUB, maka (ulama arab) selalu membubuhkan -menambahkan- huruf TA/HA. 


Pembubuhan huruf ta untuk shighot jama' muntaha dari isim mufrod mu'rob karena 
keGHOLIBAN.Adapun pembubuhan ta untuk jama shighot jama muntaha dari isim mansub 
hukumnya wajib. 


SA Ha Las Ka og (Bh BLS pr Ab tem All Tan pny (2) nada (Ly lily (0) Tera PW 
Ar eks mal Laoly Ken mali G (5) Balltay (Ap Ielgay RenaT P4 cam Ll 

(DA ASI aa gp LASYI II Oya gamia FN ya pp BALAI, celana ID yamiki Sad 4 Rab aan ate LAI 
S3 Ja Faylra Le Pb dengj OS Chi Sl by IP jr ya La GI LAB ai Bakar. 

Contoh: Jaurobun, jama'nya JAWAARIBU dan JAWAARIBATUN. Asy'atsiyyun (isim mansub 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7614 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


untuk Asy'ats), jama'nya ASYAAITSATUN 
(6) SIA Doa Ah ja PP (A Cegak Oi IP Can AN ikan Ui AIA Okey Lama mate A3 
Aas Hb" mal "Jl A83 pad 
Kg ya SA OT Ah il Ui Ela Balon adil 3 Rb ya Tea 2 oya PP D yumiki HR. BA yana J2 SI, 
LAS Rawalia Lagian Boob ya Sit El 6 ya La aa YI Can pama Li aa Jaong SI Su IP Ggang Ui 
HNS pdl ya 1093 pe GgaN CN Klo (enak! pala ne Judi PU onta yh CA sal ala 3 
(686 2g MI LSI AYI PI adil 3 MAL 

21190 


Menurut Imam Sibawaih, TA yang ada pada jama' isim mansub merupakan pengganti dari YA 
nisbat yang dibuang, dan pembuangan itu hukumnya lazim (wajib).Pembuangan huruf ya itu 
menurutnya, dikarenakan shighot muntaha al-jumu' adalah bentuk kalimat yang berat secara 
lafazh dan ma'na, yang karenanya pembubuhan huruf ta sebagai pengganti dirasa karena huruf ta 
relative lebih ringan.Adapun hubungan ta dengan jama karena ta adalah huruf ta-nits dan muntaha 
al-jumu' adalah bentuk jama dimana kullu jam'in muannatsun. Demikianlah korelasi diantaranya 
keduanya (ta dan jama). 


Ibarot tambahan: 
O yha KI MINI" Jia Ob dala Rara GL ea OS EA aa ENI or BU ge yag ai LN, 
HP SI Ado ST) Cakeng SAAT ar BANI AJA NU oo AN GO Il Ian el gs bay Ig el 
Ojgl WB jai 
AS yah BNI AL Ana ea ML ea PAI Ae Alah SU, ey mad Hem Pi oy IE Filan G3 Sl Yk 
2/403(AST7T Say BII rudi Jl 
Kaitannya dengan prtanyaan : Tapi kenapa 'ulama yang bermadzhab Hanbali disebut 
HANABILAH, bukan HANBALIYYAH ??? 
ie (G) Jab ot AA GUY! Hata Ali ya (der) 
1/14 tem Aa | oil dag ale | SU ME | ilenan HAL AB ALI Rar adl AI asn adl 
HANAABILATUN adalah jama' dari HANBALIYYUN. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. 
Wallohu a'lam wa huwa al-mu'iin wa bihi nasta'iin. 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/385709081451906/ 
1422. NAHWU : MAATA TERMASUK ISIM APA 


PERTANYAAN : 

Ulilalbab Hafas 

Assalamualaikum masalah nahwu, Kalimat MAATA itu isim mu'rob apa babnii ? 
JAWABAN : 

2 Ibnu Toha 

Isim Mabni dalam Alfiyah Bait ke 16 disebutkan: 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7615 ) 


G 3 Kd 2 Masi a oo. Ka 0-9 Pai 2g Ma 
— AA LB e———-A,N Latar aa ebi MS 
i 


Seperti keserupaan bangsa “Wadh 
“Ma'nawi” dalam contoh -- dan us 


di dalam dua isimnya lafadz vw. Dan keserupaan bangsa 


KETERANGAN : Keserupaan pada Kalimat Huruf bangsa Ma'nawi/maknanya:Dalam hal ini ada 
dua term: 


(1). Keserupaan bangsa makna yang ada padanannya, misal wis serupa maknanya dengan 
Kalimat Huruf Istifham (kata tanya). Atau serupa maknanya dengan Kalimat Huruf Syarat. 


— Contoh Isim Istifham: 
8 pai 
Kapan kamu akan berdiri? 
TAN YO 
Kapankah bepergian? 
Ca AN pan NIDA ar 
“Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. 
— Contoh Isim Syarat: 
SE 
Bilamana kamu berdiri, niscaya aku ikut berdiri. 
Mp ae B3 JL Ji ya 
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) 
nya. 
DURUUSUL BALAGHAH : 
CA Gan) (Sea Gan) TP Alina YSS Cipta WI Inai La Ala (Gaya 
MATAA («-) 


Menuntut menentukan zaman baik madhi (telah lewat) atau istigbal (akan datang). Contoh : 
MATAA JITA ? Kapan kamu datang ? MATAA TADZHABU ? Kapan kamu akan pergi? 


Link Diskusi 3» www.fb.com/groups/piss.ktb/388450864511061/ 
1632. I'ROB LAFADZ "KALAAMUN OODIIMUN LAA 
YUMALLU SAMA'UHU" 


PERTANYAAN : 
Ali Tho 


Assalaamualaikum...alim admin dan akhi semua..SEPUTAR NAHWU ..lapad 'KALAMUN 
KODIMUN LA YUMALLU/YAMULLU SAMAUHU.. mohon Pencrahan i'robnya.. syukron 


JAWABAN : 
2 Abdurrahman As-Syafi'i 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7616 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam 
aw Pa Y “3 Ns 


Kalamun @odimun la yumallu sama'uhu. Dialah Al-@uran, Kalam Azaliy yang tiada bosan (telinga) 
mendengarnya. 
as Jay di us oya 
Tanazzaha 'an Gowlin wa Fi'lin wa Niyyatin. Yang Suci Bersih, kosong, dari ucapan, perbuatan, 
maupun bersit hati. Berdasarkan i'robnya maka : 
" lafad kalaamun berkedudukan sebagai mubtada dibaca rofa dengan alama dhomah dhohiroh 
karena isim mufrod 
" lafad godimun berkedudukan menjadi sifat dari lafad kalam beri'rob rofa mengikuti lafad 
sebelumnya yakni kalaamun 
" Ia adalah kalimah huruf hukumnya mabkni 
" yumallu fiil mudhore dibaca rofa karena tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim 
n asal kata yumallu adalah yamallu dari malla,yamallu,malalan yang berarti bosan,jemu 
" dengan demikian lafad yumallu adalah fiil mudhore'mabni majhul 
" dan lafadz samaa'uhu berkedudukan mjd naibul fail 
" jumlah fiil dan naibul fail berkedudukan menjadi hobar mubtada yang ber i'rob makhal rofa. 


Dalam versi jowo bisa dimaknani demikian : 
okalaamun utawi kalam, 
o godiimun kang disit 
oiku laa yumallu ora dibosenake 
o opo samaa'uhu ngringoake kalaam. 


? Masaji Antoro 
Wa'alaikumsalam 
SL Ja ea 
Alguran adalah kalam Allah yang dahulu, tidak bosan mendengarnya. 
diy Jay Jah op og 
Bersih dari ucapan, perbuatan dan niatan. 
Ta eh 
Dengan Alguran saya mohon disembuhkan dari segala penyakit dan cahaya Alguran -— 
Dari petunjuk hati saya di kala kebodohan dan di saat kebingungan 
Wahai Tuhanku, senangkan diriku dengan rahasia huruf Alguran 
AA en yi MY 
Dan dengan Alguran terangkan hatiku, pendengaranku dan penglihatanku 


0 BA I. 0 


3. B0 0 wW- 
dya 3 Alai (de Jaag 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7617 ) 


Dan dengan Alguran mudahkanlah kepadaku menghapal dan mempelajarinya 
na IN ye al 
Dengan pangkat ( Kemuliaan ) Nabi saw, keluarga dan para sahabatnya 
Bila menilik dari ungkapan yang Sejenisnya mc maka cara bacanya adalah YUMALLU 
AAA! HI ye di Lemari Ab ai dana wb, 25 UI alas Ia Las slr) 
| AL-Bahr al-Madiid IV/530 |. 
Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/431274730228674/ 
1786. MAKNA UCAPAN " TSAKILATKA UMMUKA " 


PERTANYAAN : 
Taufieg Tenant 


Salam alaikum ikhwanal kiram. Saya ada satu pertanyaan, anda semua tentu menyaksikan film 
Omar bukan? nah, dalam film itu banyak kata2 yang bahkan diucapkan oleh nabi maupun para 
sahabat yaitu WAIHAK, atau TSA@ILATKA UMMUKA ... bukankah ini pisuhan (serapah)? 
Bagaimana menurut anda? 


JAWABAN : 
Masaji Antoro 
TSAKILATKA UMMUKA 
Kemal Alia! oya dani y Kesal ya Ja Anya Ola Yg ajal Gde Kg dala alan yag Lisa tel SSI ya (MS) 


PN raba, 
TSAKILATKA dengan dibaca kasrah kaaf nya adalah doa atas kematian seseorang secara arti 
dhahirnya namun secara arti sebenarnya (bagi si pengucap) tidak dikehendaki terjadinya, kalimat 
tersebut hanyalah sekedar ungkapan peringatan, pengajaran etika dari kelalaian, keheranan dan 
pengagungan suatuperkara. | Tuhfah al-Ahwaadzii VI1/305 |. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/460309410658539/ 
1808. NAHWU : TARKIB KALAM ALLATI LAA NAFSA 
LAHAA SAAILATUN 


PERTANYAAN : 
Ibnu Hamdan AL-Fanasy 
Bagaimana tarkibannya kalam di bawah ini : 
abu Basi Y yi 
Atas jawabannya saya ucapkan terimakasih. 
JAWABAN : 
2 Abdullah Afif 
Saya hanya bisa mengutip : 
Pertama : kamus al Misbahul Munir: 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7618 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


JAN Tatan a81 Rei GBU) GL SEN) da3 
PN Olah AI) dilan One Jami Jali Laghas OS Oa id Y ye 9 Jd Lae 3 
PG oa BA Pat OI SY! eny Jala Ale S4 | Oly SAI O yag ph yary AT SBY 3 ob Ny Ce 
ai Ani Ao UT le Casa j3 Yap AYI po Y BAL ON pal ga (ALL y 0 ol ena GA 2 Je Ja YA 
AMI 3 UB Jong Y AB If Akad 3 Saki Unkg SAS diy Lado jo An pb Sono 3 AKu dial OY 
Jas (Ula Uyadi Y) AB Ri (AA) lor Ti Up WN Sy BA ST, JA 3 Joro Y ga Wb cg 
II Kdi UB Raga JS gay Lelah dahi Bakal SL pala yg Cdi Lb Gaal Rasa OS DL) Gal Gaday Gadi geng la il 
SE gadi ON de Saling UP adil OY Ko yilehI yng Lead Jaw Y Ata OLS Ol paid (ding sad plital (pos edlao 
(tt YY Ala ily Jalal Ill 73 IPL AB) Gada Rio Cam nya GW) 4 Len yr 
| Sumber : http://www.kl28.net/knol7/?p-view&post-10344785 |. 

Kedua : Al Majmu': 


S9 md) ng Vk sil dergh UD Alila Oleh 3 jay HAL adil, Jawa p3 Wal La yaa Alila W Udi Y U dy3y 


Ketiga : I'anah: 


Jill Lena po Y Ana Ino Y 

SY W per Jd JBL Y pn Teka il de SJ da jay Rian Jill Co gan ya Opa Sya CS AI Ia 3 Y 2 GMU) 
Lagi Ie! dpr dl Ie Ola 33L Yy Ob Uma MEI cake jlaeu dino dil de Knadly Celah layan OS. 
1/43 dnail SJ ad mila 0 Yo yA sby aa La ab HE opal JB Las 


L Sumber : http://islamport.com/w/shf/Web/963/40.htm| 


Keempat : Tuhfah dan Syarwani: 
bisg Ding dng Osing Lembang Janda Uyany Cb klo G3 Upin pads jab Aas ( Jill) Ueonid SU po Ya) 
IE at Md TAN da0 Jala GELI 3 gabang Bilang Re Y yel plug oya Oloyy lay 
(Ae) do Jaa YA SA Ja 00 PU YI TB Gea US JA GI 
He UB dal Coba mr dng ebanan US Joel ojAely mail, ALS Loggo yg tema, SI ila Ga 3 jp. 
PPA ata SI Kemaiy ade SAN Td GE SMU YP Has al ole (El del ons ds) 
gu Ioi Arm OL Is Je ya UI adl 3 ILY baal Ol AAS ya ba SAI Iily adl 3 b za JllasYI sil 
Woo JI pal ASI pa JI Je Jani ed Ale elasY DG US ba ng S5 Olg Oleh oass LA US ISI Ll 
Fe ee Jalal dala Lea gal NS OS ot Ka «OLI Je HL. 


| Sumber http://www.islamweb.net/newlibrary/display book.php? 
ID-168&startno-19&start-19&idfrom-71&idto-727&bookid-20&Hashiya-2 


2 Ibnu Toha 


Jadi bisa dua wajah : 

1. LAA NAFSA LAHAA - MUBTADA'. SAA'ILATUN - KHOBAR 

2. LAA NAFSA - MUBTADA'. LAHAA - KHOBAR. SAA'ILATA/SAA'ILATAN/SAA'ILATUN - 
SIFAT. 


Link Asal : www.fb.com/groups/piss.ktb/456659407690206/ 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7619 ) 


1933. ARTI HURUF - HURUF HIJAIYYAH 


PERTANYAAN : 
Safak Cah Zobo Azri 


Assalamu'alaikum. mohon tafsiran/arti DARI HURUF2 HIJAIYAH... Mohon disertakan 
referensinya...terimakasih.. 


JAWABAN : 
2 Alif Jum'an Azend 


WAssalamu'alaikum...Jika yang ditanyakan adalah huruf hijaiyyah pada awal surat maka As- 
Suyuthi mengatakan bahwa huruf hijaiyah termasuk rahasia yang hanya diketahui Allah SWT. 
Sekalipun demikian ada beberapa ulama yang mencoba mengungkapnya. 


Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat-ayat pembuka surat pun tentu saja memiliki 
makna. Seandainya kita terpelihara dari berbuat kesalahan niscaya kita akan dapat 
mengungkapkan maknanya. Diantaranya maknanya : 

1. Merupakan nama-nama Allah SWT. Ini berdasarkan dari riwayat Yang dikeluarkan Ibnu Jurair 
dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “la (huruf hijaiyah) adalah nama Allah yang terbesar.” Juga 
riwayat lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Alif lam mim, tha sin mim, min nun dan yang 
serupa adalah sumpah yang dengannya Allah bersumpah, yaitu termasuk nama-nama Allah.” 

2. Merupakan nama-nama Al-@ur'an. 

3. Merupakan nama-nama Surat. Abdurrahman Al-Bagdadi, mengatakan bahwa huruf mu'jam 
diawal surah merupakan nama surah. Karena dalam istilah ulama ilmu nahwu ia adalah apa 
yang menunjukkan makna terhadap yang lainnya & jika tidak bergandengan dengan yang lain 
maka tidak ada maknanya. Dan dalam huruf-huruf mu'jam yang terdapat diawal surat sungguh 
bergandengan dengan huruf yang lain. 

4. Merupakan peringatan sebagaimana didalam panggilan, tetapi ia tidak memakai kata-kata 
biasa. Karena Al-Guran adalah kalam yang berbeda dengan kalam yang lainnya. 

5. Menunjukkan bahwa Al-Guran disusun dari huruf-huruf yang diketahui & dikenal orang Arab, 
sebagai penggugah & bukti ketidakmampuan mereka menirunya walaupun huruf yang dipakai 
Al-Gur'an telah mereka ketahui & kenali. 


2 Hamba Yang Dho'if 

Dari Husein bin Ali bin Abi Thalib as. : 

Seorang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Amirul Mukminin Ali bin Abi 
Thalib as bersama Nabi. 

Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW : "apa faedah dari huruf hijaiyah ?" 

Rasulullah SAW lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib as, "Jawablah". 

Lalu Rasulullah SAW mendoakan Ali, "ya Allah, sukseskan Ali dan bungkam orang Yahudi itu". 
Lalu Ali berkata : "Tidak ada satu huruf-pun kecuali semua bersumber pada nama-nama Allah 
swt". 

Kemudian Ali berkata : 

"Adapun Alif artinya tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan Kokoh, 

Adapun Ba artinya tetap ada setelah musnah seluruh makhluk- Nya. 

Adapun Ta, artinya yang maha menerima taubat, menerima taubat dari semua hamba-Nya, 
adapun Tsa artinya adalah yang mengokohkan semua makhluk "Dialah yang mengokohkan 
orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7620 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Adapun Jim maksudnya adalah keluhuran sebutan dan pujian- Nya serta suci seluruh nama- 
nama-Nya. 

Adapun Ha adalah Al Hag, Maha hidup dan penyayang. 

Kha maksudnya adalah maha mengetahui akan seluruh perbuatan hamba-hamba-Nya. 

Dal artinya pemberi balasan pada hari kiamat, 

Dzal artinya pemilik segala keagungan dan kemuliaan. 

Ra artinya lemah lembut terhadap hamba-hamba-Nya. 

Zay artinya hiasan penghambaan. 

Sin artinya Maha mendengar dan melihat. 

Syin artinya yang disyukuri oleh hamba-Nya. 

Shad maksudnya adalah Maha benar dalam setiap janji-Nya. 

Dhad artinya adalah yang memberikan madharat dan manfaat. 

Tha artinya Yang suci dan mensucikan, 

Dzha artinya Yang maha nampak dan menampakan seluruh tanda- tanda. 

Ayn artinya Maha mengetahui hamba-hamba-Nya. 

Ghayn artinya tempat mengharap para pengharap dari semua ciptaan-Nya. 

Gaf artinya adalah Maha kuasa atas segala makhluk-Nya 

Kaf artinya yang Maha mencukupkan yang tidak ada satupun yang setara dengan-Nya, Dia tidak 
beranak dan tidak diperanakan. 

Adapun Lam maksudnya adalah maha lembut terhadap hamba- nya. 

Mim artinya pemilik semua kerajaan. 

Nun maksudnya adalah cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya arasynya. 

Adapun waw artinya adalah, satu, esa, tempat bergantung semua makhluk dan tidak beranak 
serta diperanakan. 

Ha artinya Memberi petunjuk bagi makhluk-Nya. 

Lam alif artinya tidak ada tuhan selain Allah, satu-satunya serta tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Adapun ya artinya tangan Allah yang terbuka bagi seluruh makhluk-Nya". 

Rasulullah lalu berkata "Inilah perkataan dari orang yang telah diridhai Allah dari semua makhluk- 
Nya". 

Mendengar penjelasan itu maka yahudi itu masuk Islam. 

Lihat : http://pejalan-cahaya.blogspot.com/2007/07/makna-huruf.html 


? Masaji Antoro 

Yang ini referensinya dari Mbah Guugel.. Hehe 
Ilikinin AI and onta pelan AT y dal AO ap Gal Ol (yaa SAN Oku dala ale PLAY! Ola Ce Ailmdi yA laa 
GA uda Iliiadalay Aly all JUy , dri Cal ely JTy le AI lan AI Sya, Jliielmdl Sg GM Ld 
Uya el daa IL 1 II Wage Ala VI GAN 2 HIVI UT: JB ilang j0 AL sle ya pal yag VI SI - 
Kemmkii y OH Jar 3 ade La al JI Ii Gpsddl AI Kenh UII call 3 Ui yaols ye dag Ja CP 1 el 
Ugal SY JYEE 33 2 JII We yeaaI pyg Oleo 5 Ja Cal gan Jang Le. pet 1 eU Ul aloe Ga 1 Ul age 
ohey 3 ole: sLalI Ul jasa oolad SLS 5 Cnddl Lely el age 1 Una Lagi yamdl Cnj 1 ENI el yaolg S3) 2 LI 
ME: ori Let yaolay Ile oral Ll ,AUY seba Ala 2 SU eta seal pall 2s Ubi el aldi jai 2 Lali Ui anus 
da aa dy JA NAS KP SI B3 SSI ee main de pa AI Le eng AI IG 2 eU Ui tadi 
be ggila Cola 2 LI Lalyad 2 gi ya JPN Olla pi 1 Op UKSUN SULA : pall Lelo lag Gada: (SUI ala 3 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7621 ) 


AI Sya, Jliigile Ie Alaul Al ag 1 SN Uh Ely Y dong ML YI AI V1 GO ly dg ala Aa Jnely 1 IjI 
Soyta ll, Ailee Rea oa demi Joy JP AI ay SAI Sy ya laka 5 alay JT, ale Al la 
ARTI HURUF-HURUF HIJAIYAH 


“Telah datang seorang yahudi pada Nabi Saw yang disamping beliau sahabat Ali, Amiir al- 
Mukminiin ra,Si Yahudi berkata “Apakah faidah huruf-huruf Hijaiyyah ?”Rasulullah Saw berkata 
pada Ali “Jawablah..!!, Dan Rasulullah berdoa “ Ya Allah, berilah taufik dan kekuatan pada 
Ali"Sahabat Ali berkata “Tidaklah terdapat huruf hijaiyyah kecuali mengandung Asma-asma Allah 
“Azza Wa Jalla, kemudian ia melanjutkan paparannya, Arti Alif - ALLAH ALLADZI LAA ILAAHA 
ILLA HUWA AL-HAYYU AL-GAYYUUM (Allah tiada tuhan selainNya Yang Maha Hidup dan 
Mengurusi), Arti Ba' - BAAGIN BA'DA FANAA-I KHOLAIHI (Yang Maha Langgeng setelah 
kehancuran makhlukNya)Arti Ta' - AT-TAWWAAB YAA@BALU AT-TAUBATA "AN “IBAADIHI (Yang 
Maha menerima Taubat dari hamba-hambaNya), Arti Tsa' - dan seterusnya.....(s.d.a). 


2 Alif Jum'an Azend 
Tambahan Ibaroh dari Marji Akbar : 
AOd ekag Sig de AI el AI Jyoy JUL ebi JU Jus 
slam! Ida 3d OSG ot won Lidi Jasa Lahan oya Let Cpaud ) Tn 
SAT dl ala oya OLAI DAd8 eka YI oU oya dil tania S3) mi 
Al ang pd S3 GlaA JB al Alah ES el Gia 
PS RIDE SUSU UKT S3, OLS ya LS er ma al aji 
HIV SA" mal Sg de Aya ola gag Lor" 
pny Aa 3 dl Id anal el 
— Ja Je Garam 0 Pi elei—— A-I- - pg jati — Jeli basi sel— jul 
Sdm oki ed SB" oral —ani— al —3 jiaki—1s jadi" 
Ula pnp —Sala—a ya Se -tnle— Jae ep AG je—gaaa— man blh 
"pd ia Ju Mal SI IS " pel MUA el 3 
AI Sang OS ly FILA Yg OLI 9 cab dg eU ata pal 
SI da3 LAU dala oU Milala sae AI JUS CN Pe dad 
Gentan V3 
alagh! pb Bp Abe Jae Jelor al yr aalor— jkor— Jalor "enda 3 pe" 
Lama eU 3" GE Sako —ailo— pipe Oke — palem ae Se KS" 
pe pp Aoi jali SYo2— yap 
11" 3 "ramai JII SS" @ asa —Olo— po — pda "lagi! Jali 3 - 
PN GA 93-aN 3g j3 Jail 43 SY JNE 
IS Giaa II SES G9 5d 15 —8 jika go — hal Lan) jo AAN Jl 
Bon yhl eLIL oly) yag mepuali jay riil Lamali slab dpl Jd 
V9 BUY) Je V9 3 Yg IV dng 233 ya JI, JelE 3 
alga el Sa" lai" 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7622 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


BE Ely aa aah SEA 

3S "kamal! SIN 3 AG EL Po ea Ob al 

Alap SU SN sal 0 al —Obe ya" 

sebab Jab. 

"SSI S1 al "ramlil SUS 

AI Uang Ja la 3 one CetaYI JE— pe SSS SS 

ka dlaily Ilas A3 Ob PU Cone lina OS dya, AT 3 Jl 

AS bel "UI Saka" 

HAL Aina daa Tan yA EKA) PRA cmin —) SIA pRAI yr ya— 
Ilera— phitia— K2 — Jar la LE — UM a—S yM Sala a— 

Jaa Bila aRA— onana Sa pia — Lha Lia — lia aminn AR — pia “naa — Saha — Janmkia— yanga— uya pa— dan — sya — 
(AIA LA — Ag ya— paka — leriana— | ya —Ulia— Jia Ula — yu etin— Loak — HE — ana — LS haA— pi ja— paka —Jila— 
(Sena yka— pia -ypaik — Jiya ala prana —SlrA— jakya— ikan pakan — la) ja— Jun ya— yakia— 
SA ian ASI lia yaaa laga ya— Ja ga— sedan 12 

Ha Jian S5 jaiama Led maa Ilonuadl 

Dg BA Jia) Fama Japane punga ebaa— YES gate ganas jk Jaka—a) yi" 
sladl Sp Loli yaa paiy Ig ri— Saai— li— paai— sell ji 

AI rell Sue "alm lali Se lo alo—) pap —ikanp "Alaga!" 
kamal! CA SD -" Jole- Jale— yee mete palae— sis —Jus— 2 3e— dee le" 
SSI Sp Ole) pe E- jle—) jak — BE" 

SI S1 A-Gib-Gab- IU be- JS U- Je-dla— Jeli 3" 

La! HE Pep U— ani PB yA MIA IS 3-23 32," 
Ba LAH & par ea Aka ate — palu "Alagi! Utami SD p- 

Raman Url 1 Handa yadla— jila— jltu— pet Jana — pela — UlI" 

v3 BNI JELAS 1 meli LA Ul Apa — KA Siang ab 
Abg Lapb U gesta pal Jl AI Al ole ya PI Ny OLI Gg 

SA jie bi JB NS" klg ya II m3 Hola jam S3 

IP SEN AI gila gal pal dag" 

daa AS layan yo dl JS yel aer yel 9. 

13" HI ee ba pal ae YI 3 yag aa! JB NI, UI 3. 

Bia UI SE AYI Vas JA ji ob Ja 

Jb Al le oya dl oa Hell! am 0S LA ab ola mesin el 

Wp es kal ag ai Ay JUS. 

be la-—ira— IB—ipe 0 pena Y— SS —-I —lx, 

Brimeial & Li Bo kd Ob 3 denah ad del MUSI | 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7623 


Link Asal : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/4806286952932771 


2136. CERITA DI BALIK MENGAPA : DHOROBA ZAIDUN 
"AMRON ? 


PERTANYAAN: 
Bayou Nur Bayou 
As-slaamu 'Alaikum... 


Kenapa dalam kitab-kitab alat khususnya dalam ilmu nahwu baik Jurumiyah, "Imrithy, Al- 
fiyah dll yang jadi selebritis dan selalu dijadikan contoh itu Ki Zaid, Ki Umar, Utsman, Ali, 
Bakar, Kholid, dan Hindun?? Apakah ada rahasia dibalik semua itu?? Mohon 
penjelasannya..!! Terimakasih.. 


JAWABAN: 
2 Ala Kulli Hal 


Wa'alaikumussalam.. Kenapa sih nama amrun harus ada waw di depan huruf ro nya, Kalian 
bingung kan gmana ceritanya, hehe. Jangan bingung, karena mahmud bakal bercerita, lengkap 
dengan nash yang ada dalam kitab nya, karena aku punya kitab nya, hehe. Cerita ini diambil dari 
kitab : 


PAS PAR NYEY SAI deg ilal AaS ja Gila dilanan Gamad DJI 
Dalam jilid 1 halaman 307 di ceritakan : 
Uang Lake doel neo An all ARI lam Of Ailee Aga 3 eri el ae La gila SL 
PSA mandi AM Ag mmg Msi lakay pat JS Aaj de atg OT Gonta Gaon AI ya y ya Olior (SAI La Laga dota Jln 
KAI laa Ale Celah Ta pd MLS Lay dambid PASI 2 ing ya Dipa jamal, Ja Uya y yag ds Jay 
Agak J2)! SD pny Ui y Usah & pass y09 Jl jual MAA Anna Jlus 
Hg maa Yg) So Sl ad 1 edi Ale 
crelaih Olasi oa ael jl Uu id Abel UM Gb all ca Ul, 
Ayda Iin tema 
dismang yag Ale Card 
SAS Ams dal yo yani diler JII Il US dls AT SE Ja 
JAN jl) O panah Il Gm Aly dag Noel, RA GL Jlil 
belang W gali Ulas pain ed JELSII Jadid Ra yel! Teraill ola Cowo) 
Sa Ia dll Jero Ja Iyake A83 Ig piapad dlam ja lay elale Ud yang OT lu 
Ur golknng ga DS md, Gidly Judi! oya BUS, salad SY P2 Gad) US 
aing Jl fund take SL pjg Bam 3 | pearl Lada 
alor a U aa ola Jas 
Ayat tar elo Ga JS da Naa dala Oya pa! Jalla JI Aa enak 2) UN ya mal JS ema dil dl Jas 
PA oa oa REI JII Belah, yag jg Bolaj JI ata 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7624 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Amy JS ly KL rigll msl 

SLS La de AA el ad bi ola alat ya let Sit: slam JEy 
Gi yank! salad! Jam GMBI Sya Ala AA 

INkaly FUEL olaty elale Ae) elo eaily bh hb 


Di ceritakan : daud basya seorang gubernur dari daulah usmaniyah,ingin belajar bahasa arab, Lalu 
dia menghadirkan salah seorang ulama dari ulama2 di negrinya, Suatu hari dia bertanya kepada 
guru nya, "apa kesalahan si amrun sampai2 si zaid memukul nya tiap hari". "Apakah amrun punya 
kedudukan lebih rendah dari zaid sehingga zaid bebas memukulnya,menyiksanya dan amrun tidak 
bisa membela dirinya". Si gubernur menanyakan ini smbil menghentakkan kakinya ke tanah smbil 
marah-marah, Lalu gurunya menjawab :"tidak ada yang di pukul ,tidak ada yang memukul wahai 
gubernur,ini cuma permisalan saja yang di buat ulama nahwu supaya memudahkan untuk bljar 
ilmu lugat itu". 


Lalu jwbn ini tidak memuaskan gubernur td, dan ia marah lalu ia penjarakan guru nya td, Kmdyn ia 
menyuruh orang mencari ulama nahwu yang lain,lalu ia tanya kepada mereka seperti pertanyaan 
itu,dan mereka jwb dengan jwbn seperti ulama yang pertama td, Lalu mereka juga terpenjara,satu 
per satu ulama negri itu tidak bisa memuaskan gubernur dengan jwbn nya,akhirnya penuh lah 
penjara dan sunyi lah madrasah2 dari guru2 pengajar di karenakan ulamanya semua terpenjara, 
Kejadian ini menjadi pembahasan dmana2 dan bgaimana mencri jalan keluarnya, Kmdyn ia utus 
utusan untuk menjemput para ulamaz ahli bahasa di bagdad lalu di hadirkan di hadapan nya. 


Akhirnya pimpinan ulama yang paling alim dari para ulama bagdad ini berani maju menjawab 
pertanyaan gubernur td, Maka gubernur daud bertanya :apa kesalahan amrun sehingga slalu di 
pukul zaid ? Maka ulama tadi menjwb : Kesalahan amrun adalah karena ia telah mencuri huruf 
waw yang seharusnya itu milik anda wahai gubernur, Sambil ulama tadi meisyaratkan adanya 
huruf waw di kalimat amrun setelah ro,dan huruf waw yang saharusnya ada 2 di kalimat daud 
trnyata cuma ada 1, Maka para ulama nahwu menguasakan si zaid untuk slalu memukul amrun, 
sbagai hukuman atas perbuatan nya itu, Maka sangat puaslah gubernur dengan ini jwbn,dan 
memuji ulama td, Lalu gubernur menawarkan hadiah,apa saja yang kamu kehendaki silahkan 
sebutkan, Lalu ulama tadi menjawab : aku cuma minta agar para ulama yang anda penjarakan di 
bebaskan semuanya, Maka gubernur mengabulkan nya,akhirnya para ulama itu bebas semuanya 
dari penjara, Dan ulama2 dari bagdad tadi di beri hadiah skaligus diberi uang transport dan diantar 
kmbali ke negri mereka. 

| http://www.as-salafiyyah.com/2012/10/cerita-di-balik-mengapa-dhoroba-zaidun.html | 

Link Asal : 


www.fb.com/groups!/piss.ktb/483169535039193/ 
2149. BAB ISIM A'DAD ATAU AL-A'DADU 


PERTANYAAN : 
Ani Fah 


" Amanat Sa il " : Assalaamu a'laikum wr wb... lansung saja... Saya Mau minta ketterangan 
khusus "bab isim a'dad/al-a'dadu kitab alfian ibnu malik.. tolong di kirim yah terjemah nya) "BAB 
ISIM A'DAD"/AL-A'DADU... kitab alfaih. Atas perhatianya saya ucapkan banyak2x trimakasih... 


JAWABAN : 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7625 ) 


Ibnu Toha 


Bab 'Adad (Bilangan) 

T26- IL IT L Xe Haha J3 elu LAS 
Ucapkan angka Tsalatsatun (tiga) sampai 'Asyarotun (sepuluh) dengan menggunakan Ta' didalam 
menghitung sesuatu yang mufrodnya Mudzakkar, 


Par Rd 


Sebaliknya buanglah Ta'nya (pada mufrod ma'dud muannats). Jarkanlah! Lafazh Mumayyiz/ 
Ma'dud yang jamak gillah pada kebanyakannya (daripada yang jamak katsroh). 


728- Ss, 3 las el Bu) Sori yA SA, BL, 
Terhadap angka Mi'atun (seratus) dan Alfun (seribu) mudhafkan pada Isim Mufrod. Dan angka 
Mi'atun (seratus) jarang diikuti oleh Jamak. (jarang dimudhafkan pada jamak) 
KETERANGAN : 


Sebelumnya perlu diketahui, bahwa Isim Adad (kata bilangan/hitungan) menurut istilah Ulama' 
Nahwu terbagi menjadi 4 bagian. 


1. "Adad Mufrod" : 


Adalah Isim Adad yang kosong dari Tarkib dan 'Athaf. Yaitu bilangan dari Wahidun (satu) sampai 
'Asyarotun (sepuluh), Bidh'un (sejumlah antara 3-9), Mi'atun (seratus), dan Alfun (seribu). 


Sebagian Nuhat menyebutnya "Adad Mudhaf" karena dapat dimudhafkan pada Tamyiznya/ 
Ma'dudnya, yang selain wahidun (satu) dan Itsnani (dua). 


2. "Adad Murokkab" 


Adalah Isim Adad susunan dua bilangan menjadi satu dengan susunan Tarkib Mazji. Yaitu 
bilangan dari Ahada 'Asyaro (sebelas) sampai Tis'ata 'Asyaro (Sembilan belas). 


3. "Adad 'Agd" 


Adalah Isim Adad puluhan/kelipatan sepuluh. Yaitu bilangan dari 'Isyruuna (dua puluh) sampai 
Tis'uuna (sembilan puluh). 


Sebagian Nuhat menyebutnya "Adad Mufrod" karena tidak Mudhaf juga tidak Murokkab. 
4. "Adad Ma'thuf" 


Adalah Isim Adad susunan Athaf. Yaitu bilangan yang ada diantara dua Adad Agd (angka yang 
ada diantara 202...«30, 305...x40, dst.). Contoh Wahidun wa 'Isyruuna (dua puluh satu), Itsnaani 
wa Isyruuna (dua puluh dua), dst. Hingga Tis'atun wa Tis'uuna (sebilan puluh Sembilan). 


Insyaallah 4 bagian diatas akan diterangkan menurut penerangan Kitab Alfiyah pada tiga bahasan 
sebagai berikut: 


|. Hukum Mudzakkar&Muannatsnya 
II. Hukum Tamyiznya/Ma'dudnya 
III. Hukum I'robnya 

|. Hukum Mudzakkar&Muannatsnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7626 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Bagian ini diperuntukkan pada Adad Mufrad. 
a. Untuk Wahidun dan Itsnani harus mencocoki Mudzakkar&Muannatsnya pada Ma'dudnya. 
Contoh: 

II 9 Soma & al e) 
FIL-@ORYATI MASJIDUN WAAHIDUN - Di desa itu hanya ada satu masjid. 

ol oelS caps 

ISYTAROITU KITAABAINI ITSNAINI - Aku telah membeli dua buku/kitab. 
contoh yang mencocoki dalam mu'annatsnya: 

Bag Kyai DA 3 
FIL-HORYATI MADROSATUN WAAHIDUN - Di desa itu hanya ada satu madrasah/sekolah. 

os ogal,S caps 
ISYTAROITU KURROOSATAINI ITSNATAINI - Aku telah membeli dua buku tulis. 


Untuk bilangan wahidun dan itsnaani (1 & 2) tersebut, di i'rob menurut posisinya pada 
suatu susunan kalam. Dan ma'dudnya tidak boleh disebut setelahnya. Jadi tidak boleh 
mengucapkan : 


domuna dala il 
FIL-GORYATI WAAHIDU MASJIDIN 
tidak boleh juga mengucapkan: 
Oa ea ena 
ISYTAROITU ITSNAI KITAABAINI 


Karena penyebutan ma'dud (masjidun dan kitaabaini) secara langsung sudah mencukupi 
yang dimaksud. jadi tidak perlu menyebut 'adad di sebelumnya. 


b. untuk bilangan 3 sampai 10 ("tsalatsatun ? 'asyarotun") dan kalimah "Bidh'un/ 
Bidh'atun" (sejumlah sekitar 3-9). kebalikan hukum mudzakkar dan muannats pada 
ma'dudnya. 


yakni, dimudzakkarkan apabila ma'dudnya mu'annats. contoh : 

Oa uu Gas 
'INDIY TSALAATSU NISWATIN - Saya punya tiga orang wanita. 

sai Ha Kuai 
NASHOHTU BIDH'A NISAA'IN - Saya telah menasehati beberapa wanita. 
dan dimu'anntskan apabila ma'dudnya mudzakkar, contoh : 

Ily Ing Gas 
'INDIY SAB'ATU RIJAALIN - Saya punya tujuh orang pria. 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7627 ) 


SHOOFAHTU BIDH'ATA RIJAALIN - Saya telah bejabat tangan dengan beberapa laki-laki. 
Contoh dalam Al-Guran : 

Laga FAT RAL JI Gaara Lap 
SAKHKHOROHAA 'ALAIHIM SAB'A LAYAALIN WA TSAMAANIYATA AYYAAMIN 


HUSUUMAN - yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan 
delapan hari terus menerus (AS. Al-Haagah :7) 


Au ga ni Hai alga 
FA SYAHAADATU AHADIHIM ARBA'U SYAHAADAATIN BILLAAHI - maka persaksian 
orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah (AS. Annuur :6) 


Bapa an at d3 
TSUMMA LAM YA'TUU BI ARBA'ATI SYUHADAA'A - dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi (AS. Annuur :4) 


2 lafazh SYAHADAATIN - ma'dud mu'annats karena mufrodnya SAHAADATIN, maka 
menggunakan 'adad mudzakkar ARBA'U. 


2 lafazh SYUHADAA'A - ma'dud mudzakkar karena mufrodnya SYAAHIDUN/SYAHIIDUN, 
maka menggunakan 'adad mu'annats ARBA'ATI. 


Dengan demikian, yang dipandang mudzakkar dan muannatsnya dalam hal ini bukan pada 
bentuk lafazh jamaknya, akan tetapi yang dipandang adalah bentuk isim mufrodnya. 
contohnya lagi : 


A3 Aam gor 


JAA'A KHOMSATU FITYATIN - lima orang pemuda telah datang. 


2 Lafazh “FITYATIN” mempunyai bentuk mufrod “FATAA” adalah ma'dud mudzakkar, 
makanya menggunakan 'adad mu'annats (KHOMSATU). Tidaklah memandang bentuk 
lafazh jamaknya yang mu'annats (FITYATIN). 


Apabila terdapat dua ma'dud dalam satu “adad. Yang satu mudzakkar dan yang lain 
muannats, maka yang dipandang muannats dan mudzakkarnya adalah pada ma'dud yang 
disebut pertama kali. 


Contoh: 
sluiy Jlery dns pian 
HADHORO SAB'ATU RIJAALIN WA NISAA'IN - tujuh orang pria dan wanita telah hadir. 
Ilryy Sad Oa Jai 


AGBALA KHOMSATU NISAAIN WA RIJAALIN - lima orang wanita dan pria telah 
menghadap. 


Akan berbeda nanti hukum mudzakkar dan mu'annatsnya apabila adad-adad mufrad 
tersebut diatas dibentuk menjadi “Adad Murokkab atau “Adad Ma'thuf yang insyaAllah akan 
dijelaskan pada bait-bait selanjutnya. 


II. Hukum P'robnya : disesuaikan menurut posisinya pada susunan kalam. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7628 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


III. Hukum Tamyiznya/Ma'dudnya : 


A. Dijadikan mudhaf ilaih dengan susunan idhofah, yakni memudhofkan adad kepada 
ma'dud yang dibutuhkan sebagai tamyiznya, seperti pada contoh-contoh diatas. Dan 
terkadang tidak dimudhofkan kepada tamyiznya tapi cukup dimudhofkan langsung kepada 
siempunya tamyiz/ma'dud. Kerena dalam hal ini si pembicara sudah memaklumi akan 
jenis/bentuk ma'dud. Sehingga tidak perlu ditamyizi. Semisal contoh: 


Ie ina aja 
HADZIHI KHOMSATU MUHAMMADIN - ini adalah limanya Zaid (yakni, ini lima barang 
punya zaid) 
KHUDZ! SAB'ATAKA - ambillah! Tujuhmu. (yakni, ambilah tujuh barangmu) 


B. Ma'dudnya berbentuk jamak, yang sering digunakan adalah dalam bentuk Jamak Taksir 
Aillah. Dan diketahui juga bahwa maksud jamak dalam ma'dud di sini tidak harus berupa 
bentuk jamak dalam istilah, tapi juga bisa masuk kepada semua jenis isim yang 
menunjukkan jamak, seperti Isim Jamak dan Isim Jinsi Jam'i, yang dalam penggunaannya 
banyak menyertakan huruf jar MIN. contoh dalam Ayat Al-Gur'an : 


FA KHUDZ! ARBA'ATAN MINATH-THOIRI - ambillah empat ekor burung (AS. Al- 
Bagoroh : 260) 
aa na DU glor 
JAA'A TSALAATSATUN MINAL @OUMI - telah datang tiga kaum. 
PEN ya mg JP ya mm SN 3 
FIL MAZRO'ATI SAB'UN MINAN-NAKHLI WA TIS'UN MINAS-SYAJARI - di ladang itu ada 
tujuh pohon kurma dan Sembilan pepohonan. 
Terkadang juga langsung disusun secara idhofah. Contoh dalam Ayat Al-Guran : 
aa ah 3, 
WA KAANA FIL-MADIINATI TIS'ATU ROHTHIN - Dan adalah di kota itu sembilan orang 
laki-laki (AS. An-naml:48). 


Yang berbeda dengan tiga hal diatas dalam hukum penggunaan ma'dudnya yakni : 1. 
Jamak. 2. Jamak Taksir. 3. Jamak Taksir Aillah. Adalah : 


1. Menggunakan bentuk isim mufrod, apabila adad-adad tersebut diatas bertamyiz pada 
lafazh MATUN. Contoh : 


Andin Bilang) lb Ailatk Agan 3 


FIL-MA'HADI TSALATSUMI'ATI THOOLIBIN WA ARBA'UMP'ATI MA@'ADIN - di lembaga 
itu ada 300 siswa dan 400 bangku. 


2. Menggunakan bentuk jamak shohih, apabila tidak terdapat dalam bentuk jamak 
taksirnya. Contoh: 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7629 ) 


Dal ad 
KHOMSU SHOLAWAATIN - lima sholat. 
Contoh dalam Ayat Al-@uran : 
yakin A0 ag Aka gam da ai) AT 
ALLAHUL-LADZII KHOLAGO SAB'A SAMAAWAATIN WA MINAL-ARDHI MITSLAHUNNA 
- Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi (AS. Ath-Tholaag : 12) 
» Lafazh “SAMAWAATIN” - menggunakan jamak shohih (jamak muannats salim) karena 
tidak mempunyai bentuk jamak lain selain itu. 
SI Hp IE 
TSALAATU “AUROOTIN - tiga “aurat bagi kamu (AS. An-Nur : 58) 
2 lafazh “AUROOTIN” - jamak shohih sebab juga tidak ada dalam bentuk jamak taksirnya. 


Demikian juga menggunakan jamak shohih, apabila bentuk jamak taksirnya jarang 
digunakan. Semisal contoh dalam Ayat Al-Gur'an : 


Nee 
FII TIS'I AAYAATIN - termasuk sembilan buah mukjizat (AS. An-Naml : 12) 


2 lafazh “AAYAATIN” - jamak shohih dari “AAYATIN” ditemukan dari bangsa arab 
menggunakan jamak taksirnya yaitu AAYUN tapi tidak banyak digunakan (lihat Al- 
Mishbahul Munir hal. 23). 


Demikian juga menggunakan bentuk jamak shohih apabila digunakan bersamaan dengan 
jamak yang tidak ada bentuk jamak taksirnya, seperti contoh: 

YUUSUFU AYYUHASH-SHIDDIIGU AFTINAA FII SAB! BAGOROOTIN SIMAANIN 
YA'KULUHUNNA SAB'UN “JAAFUN WA SAB SUNBULAATIN KHUDHRIN WA UKHORU 
YAABISAATIN - (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai 
orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang 
gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir 
(gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering (AS. Yusuf : 46) 


2 lafazh SABI “SUNBULAATIN” - menggunakan jamak shohih karena berdampingan 
dengan lafazh sebelumnya yaitu SAB “BAGOROOTIN” yang tidak diketahui bentuk jamak 
taksirnya. 
Sedangkan apabila tidak berdampingan dengan jamak shohih yang tidak ada bentuk jamak 
taksirnya, maka menggunakan bentuk jamak taksirnya yaitu “SANAABILA”, contoh dalam 
Ayat : 

Ta Alan Gp Ja Gan SA Ra JA AN jane pk Da ca 
MATSALUL-LADZIINA YANFIGUUNA AMWAALAHUM FII SABIILILLAAHI KAMATSALI 
HUBBATIN ANBATAT SAB'A SANAABILA FII KULLI SUNBULATIN MA'ATU HABBAH. - 


Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di 
jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap- 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7630 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


tiap bulir seratus biji. (AS. Al-Bagoro : 261). 
3. Tetap menggunakan bentuk Jamak Taksir Katsroh sekalipun ada dalam bentuk Jamak 
Taksi Aillahnya, contoh dalam Ayat Al-Guran : 


WAL-MUTHOLLAGOOTU YATAROBBASHNA BI ANFUSIHINNA  TSALAATSATA 
@URUUV'IN - Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
guru (AS. Al-Bagoroh : 228) 


» “Adad TSALAATSATA dimudhofkan kepada ma'dudnya lafazh “@URUU'IN” yang berupa 
Jamak Taksir Katsroh, beserta ia mempunyai bentuk Jamak Taksir Aillah yaitu 
“A@GROO'IN”. 

C. MPATUN (SERATUS) dan ALFUN (SERIBU) 

|. Hukum Mudzakkar & Muannatsnya : Tetap dalam bentuknya baik ma'dudnya Mudzakkar 
atau Mu'annats. 

Il. Hukum Tamyiznya/Ma'dudnya : Pada umumnya harus berupa Isim Mufrod yang dijarkan 
menjadi mudhaf ilaih. 


Contoh : 
Ma Ba aa ya $ 
@OLLA MA YANISYU MI'ATA SANATIN - Jarang orang yang hidup seratus tahun. 
Contoh dalam Ayat Al-@ur'an : 
AZZAANIYATU WAZ-ZAANIY FAJLIDUU KULLA WAAHIDIN MINHUMAA M'ATA 


JALDATIN - Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera (AS. An Nuur : 2) 


0-0... 


Le ll sam dat 54 
YAWADDU AHADUHUM LAW YU'AMMARU ALFA SANATIN - Masing-masing mereka 
ingin agar diberi umur seribu tahun (AS. Al-Bagarah : 96) 


Terkadang menggunakan ma'dud/tamyiz bentuk jamak majrur dari “adad MPATUN, contoh 
dalam Ayat AL-Guran : 


Ls Lala 9 intan 5 Us HS Pp yah 
WA LABITSUU FIY KAHFIHIM TSALAATSA MPATIN SINIINA WAZDAADUU TIS'AN - 


Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). 
(AS. Al-Kahfi 25). 


2 karena dalam ayat ini oleh bacaan salah satu giro'ah sab'ah (Hamzah dan Al-Kasa'y) 
memudhofkan lafazh MI'ATIN pada lafazh SINIINA menjadi “MI'ATI SINIINA”. Sumber : 
http://nahwusharaf.wordpress.com/category!/kitab-alfiyah-ibnu-malik/bab-adad-madud/Link 
Asal : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/471362512886562/ 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7631 ) 


2232. KAJIAN NAHWU : PERBEDAAN KUNIYAH DAN 
KINAYAH 


PERTANYAAN : 

Rizgi Mubarok Ibnu Abdirrohman 

Assalamu alaikum afwan mau tanya tentang nahwu apa bedanya kunyah dengan kinayah syukran 
JAWABAN : 

1. Alif Jum'an Azend 


Wa'alaikumussalam.. Kuniyah adalah nama julukan seseorang disamping nama aslinya (asma), 
biasa menggunakan kata depan abu atau ibnu... misal Abu Hamid (nama aslinya Muhammad), 
Ibnu Abbas (nama aslinya Abdullah). 


Kinayah (Mitonimie). Al-Mubarrad (w. 258 H) merupakan sarjana bahasa yang melakukan 
sistematisasi mengenai konsep kinayah. Dalam karyanya "al-Kamil", al-Mubarrad menguraikan 
tiga model kinayah beserta fungsinya: 

- menjadikan sesuatu lebih umum 

- memperindah ungkapan 

- untaian pujian 


Namun al-Mubarrad tidak banyak mengulas pada model pertama dan ketiga, ia lebih 
menitikberatkan pada model yang kedua, yaitu kinayah sebagai penyempurna keindahan 
ungkapan, khususnya yang diambil dari ayat-ayat al-Gur'an. Kinayah adalah mengungkapan kata, 
tetapi yang dimaksud bukan makna dari kata itu, sekalipun bisa dibenarkan kalau dipahami sesuai 
dengan makna dasarnya. Misalnya dalam pribahasa Arab: 


al all Al 


Tangan panjang : Di kalangan orang Arab sangat popular istilah "al-yad al-thawilah" untuk 
menyebut (sebagai kinayah) kepada seseorang yang suka memberi atau membantu. Tetapi kalau 
"al-yad al-thawilah" dipahami sebagai tangan yang panjang, sesuai dengan makna dasarnya juga 
tidak salah, inilah kinayah. 

Perhatikan pula dalam surat al-Zukhruf ayat 18: 

Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan 
sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Menurut Fadlal Hasan, 
ayat tersebut diturunkan kepada Nabi yang dilatarbelakangi oleh kebiasaan orang Arab jahilayah 
yang membenci anak-anak perempuan dan menguburnya hidup-hidup. Selain itu, mereka juga 
menyangka bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Kemudian ayat tersebut diturunkan 
sekaligus memperkuat kebodohan dan kedangkalan pemikiran mereka. Dalam ungkapan ayat di 
atas "man yunasysya'u fil hilyati" (orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan) adalah 
kinayah bagi seorang perempuan. Karena yang sering berhias dan berdandan, serta tidak memiliki 
kekuatan dalam pertengkaran adalah orang perempuan. Jadi, konteks ayat di atas sebagai 
kinayah bagi orang perempuan Arab jahili yang memiliki kebiasaan berhias diri dan tidak punya 
kekuatan, sekalipun sifat-sifat itu juga terdapat pada perempuan zaman sekarang. 


2. Hakam Ahmed ElChudrie 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7632 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Kinayah secara bahasa adalah perlambang atau simbol. Misalnya lambang banteng moncong 
putih adalah lambang atau simbol dari PAI-P. atau (,») adalah perlambang dari (x:) misanya, 


yang merupakan kata ganti orang ketiga. 

'Alam Kunyah, yaitu isim “alam yang dibuat untuk yang kedua, artinya setelah “alam ismi, dan 

diawali dengan abu (Li) atau ummu (4), seperti abu fadhl (,1 Jasi) dan ummu kultsum (st «35). 

Referensi : Fath Rab al-Bariyyah, hlm. 23 | | 
Ne (603) 
Alls 150 172 28 dl oleal! ale Lala) Pom gpu gl AS air yani Je alba wal LSI, 

3. Sunde Pati 


Bismillah. Kuniyah (gelar) itu terbagi 3..gelar yang jelek untuk disebutkan,gelar yang diberikan 
pada seseorang dengan tujuan meremeh atau mengagungkan,dan gelar yang menempati/ 
menggantikan kedudukan nama asli,yang mana seseorang tersebut bisa dikenal dengan sebutan 
gelar tersebut sebagaimana dikenal dengan nama aslinya contoh abu lahab. 


Kuniyah menurut kesepakatan penduduk arab yang lebih shohih adalah nama/gelar yang diawali 
dengan lafadz abu, ummu, ibnu atau bintu. Dalam kitab al-misbah yang namanya kuniyah yaitu 
sebuah nama yang dimutlakkan pada seseorang untuk mengagungkannya atau sebagai tanda 
darinya, seperti contoh abi hafs dan abi hasan 


KA Alya ya yA CL (391 422) 
of el $ Laba Ta Ja aa B3 Jaka Sei ye SU" Ol baal: “ TS ye LSI: 1 
2 BA ay ai 
BAN je SIN" Ge me 4 (OLS) Letda (SIT SU oa). 
“uasayi PPJB yg AG NI de ca Jl A3 fa PA ato Lp Jal le GAN L Je LI, 
SIP AI al. 
2 AN 3 ah SIT made le RMS IN 4 oya Ula Lai Ul ya pelan Gaet Je Gibag mal KASI" 1 elsali G3 
JAN J5 Jami Hye IE AS glay aAS Ulat dang Bolang pang Ra JA ed PS «ah: 
HE IL OLI Ali 
Kinayah menurut ibnu mandzur adalah berbicara tentang sesuatu tapi yang dihendaki adalah 
perkara lain 
Dp) WIN Uta Tale JII Za adl JYI 
dala Ag Jakiang Boga ISS Ol Gaga ARUS SL Oma AN 3S Sy OP ATI Sea AK UK MUSUN  oabaia seal Ja 
4. Kakang Prabu 


1. Sebutan yang diawali dengan ummun atau abun adalah "Kunyah" 
2. Sebutan tanpa ammun atau abun namun ada unsur mencela atau memuji adalah "Lagob" 
3. Sebutan nama yang sebenarnya tanpa ada unsur apa-apa disebut 'Isim'! 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7633 ) 


"Sebutan yang didatangkan/di awali dengan umm atau ab # adalah kunyah, selain itu adalah isim 
atau lagob" 


Ata eny Si Hata pa al pas as 
"Sebutan yang ada unsur mencela atau memuji # adalah lagob, sedangkan isim/nama adalah 
tanpa ada unsur apa-apa". (Nadhom Imrithi Bab Ma'rifat dan Nakiroh). Wallaahu A'lam. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/5467513553476771 


3035. PERBEDAAN LAFADZ KHOLAGO DAN JA'ALA 
PERTANYAAN : 
2 Rofig Murtaji 


Assalamualaikum wr wb....mohon maaf, mau nanya... apakah perbedaan antara kholago dan 
ja'ala..? moohon jawabannya .. wassalamualaikum wr wb.. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Makna Kholago (Kholgon-mashdar) adalah menciptakan atau meng'ada'kan atau memunculkan 
sesuatu yang tak ada dari sesuatu yang telah ada, contoh dalam al-gur'an surat al-an'am 


Cab 0 (Kla 
Allah yang telah menciptakan kamu sekalian dari tanah. 
Syai'in Ma'dum ( sesuatu yang tak ada ) nya "kamu sekalian - manusia", Syai'in Maujud ( sesuatu 
yang telah ada ) nya adalah "Tanah". 


Sedangkan makna lafadz Ja'ala (Ja'lan-Mashdar) adalah ciptaan untuk kemanfaatan atau faidah 
dari sesuatu. Contoh dalam al-gur'an surat yunus : 5 


(Allah telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya..) | 
Jl Jl os BI : 
cab uya (Kala) 0d yanya tg ya pan Sg SEL AN Dita Aya Sad le IU Gali Adi lbs Kian «el 
Aly odi «Lp ai ge & Olah Wil ad). ol. 
JI AI LINE papi SI Jas dye Ulu Lahar il Laka, Sae sa aa Hlab a » Jadil 
Da alba ma Gp) Aa MAA Ba pl ar Aya SI Jab GA (22) Cal PU SI Jabnya €a 
Se 2) «Lil gai Jae LSG Jamil («BO) wd Lela, CUT La Jati agual Lab po yag "Sel ang "Sub 
Jade Ia ai Salad ab OI (ST dil gd JS den) Heal BE. 

http://www.alabwaa.com/vb/15917/ 

Oo) SLB Jaogh dbs 3 oo! Jl ya: 
media Ily Los LAIN Joong) talas Las y Wouol Gan, DS ISI only Iyan Jl aan (Jah Ja: mill JU 
db IA ot Jadi GI ng BN (19 (SI UU GI Se pa Gal SA Talang) 2S man ag OI) 
(un Las Jab HELP Hn Mia AI MB Kata yA bug SUN adl, Urat Gan Jade Ig Upi Gan 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7634 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Jade Sai yo Ula ID s0) (del UNAS Jan sap, (38 sae) (ef ad Wash aa, (189 2 SLS 
DA oya Mp UI Lagian Jml, JS SS lo Lila U keladi, , dl OY Lala, 

Lafadz "ja'ala" menjadi fi'il muta'addi pada satu maful jika berma'na lafadz "ahdatsa" atau 
"ansya a" dan butuh pada dua maf'ul jika bermakna "shoyaro". Dan perbedaan antara "KHOLAO" 
dan "JA'LU" , Bahwa dalam kholgo ada ma'na "TAGDIR" dan dalam Ja'lu ada makna Tadhmin 


(menyimpan) dan Tashyir (menjadikan / memunculkan). Wallahu a'lam. Hal senada juga dikatakan 
oleh ibnu 'Asyur : 


Lela Woo an, yh Aly Janin Il cas ISI (aon) DT SSI & Jai Gogdly SLB Jerat dgn yble cal JB 
rt ALI Kana Rina Jail dy Copa! Gone Ala DU GL 3 OP SLS) Cg dit GA (Sl) ae La ORI 
Legi OS oma USU ay KLaaIG pLalI  yag dal Kemadall Sad tagb Jl Conan gl nb Jr Uje Jam! OS 
KAN, Ijah S3 as Laga, lai) Se A3 Sega lah PIN Hglanadl Hd pnya ASI La Ka 
Jang Bara) Umbi Uya Kilo SAI yap 2 Ilas dB ding Cogly Slalu Jade Bal y C2) Lyla HH Lai jr 
SY yaa is WIN SAN HE LS 0 Ot OA) Gala II yag Tj Op (189 ALAN (Leoraj Le 
PI La Sila GI SI AI Lal bh salat 3 da JB Ml, BWBYI 9 et al, (189 2S (Ld) 
PEy MAT oya PEN sa IS ON IL sel) (Leena laa Gg Sae. 
LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/757556277600516/ 
3074. PERIHAL LAFADZ ALLOHUMMA 
PERTANYAAN : 


2 Abdussalam Arfan 
Bagaimana perincian (terdiri dari berapa ismi) pada lafazh "Allahumma"?? 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
all itu asalnya dil L kemudian YA' nida'nya diganti mim menjadi al : 
Yg. : ve: Jis oat TP 
PS Lag IRI pel PB diy lal SP ma EN (ABU AU blg 2 Ganga al SI) 
Il AI pl aa bal, (3/264) (IA Ulas OP LS Uh... LB OKU OLYIII ) — 309 Ayi ASIN Bye SY Jalil 
AI ml slai 3 ASN, Jt Gllata Jordi U Gilaia Jen AE yaah Jgiy Ueleoy3 Babi ada dl L Jyit 5 yana Jadi Key 
bdg WM wa LSI GL) — 310 da8 GI So ea ena BE Ay lal BP ya Te yaa Bokap mel 
LV ll) : 
2 Sunde Pati 
Huruf MIM tambahan di sana adalah gantian dari YA' nida' aslinya adalah YA ALLAH 
Jess (338 Ny adl et 
OS jai Wont ngorg JelE yag (13 Lal Ah Ly alel Ogah SI JB) (Ob) op PP (AI IP GI ea 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7635 ) 


Id ag ia Ol mag Al UI Uya Ong da AL A3 ag ai lega BV 3 oU Ug Lagi cl II Wis 
Agil Lay UD oya el SUYAS gak Ian Aap okay pda Ulg dj eelll LUAS dal Lag (3 baal ) ea 


Jess (314p DILAI moi 

9 II SA (CA Ly) daa UNS le Tata Alas AI pal 3 Lala 3 ijo al NI CN Aa Ls 33P Y) 
Hy) Jaith BAN pall Ate Agan slul Se SE Of SI Jais AI SAS ( (BL) ) 3 Leiit (CI) 
Y LA Ya Upi) — 3 AYAT Bp Toy pd G Lagin ALI). 

Jaya 71 4 ga La sa Ale 5 Ayam HI Gl ai SA Gan Uya (3 HAN 6) ) 8 Koma Jadi 2 
BII Ayo GI GAN Jk ayak 

Wana al EU Ae Lai (RA ASIN) ) AAS AI al goal 2 2 

mol Goes jas 3 LB 53L Yg Cone ay aa MAN Gate) 52 AS ma Bogo 2 


FI d3 (11 338) 
al JB OS Ob WAY sai GI (oya Jar op G SAN pal : dia DS et PI ABI ll Aj Lb 
Ie (Ab Sabu 2 Yg JAMI 2 1 Ji Y lal BY OS Y AI Wp ot: Jab Ja Ron de JSM 2 eladi 
ara slai ya 1 el JB Op 5 JB Lalat meli WI SI meli : Isi Ely aj AI jig Aaj de AI Ima 1 JS LS Aj 
SY Hui dB ot de gi IE an el Sa HL el AI Ab el: J3 HS: Is (al): 
Anji Iis Gasa VI Sal SP Sllia To ji King Sia ya Ja pal Iga BY 1 Jali SUS jha V3 Lal OIL 
Pada permasalahan huruf MIM pada lafadz ALLOHUMA apakah kedudukan MIM tersebut itu 
gantian huruf nida: atau tidak ? 
Ulama' kuffah berpendapat bahwa hurum MIM yg ditasydid pada lafadz ALLOHUMMA bukanlah 
gantian dari huruf YA" untuk tanbih dalam nida'dan ulama' basroh berpendapat bahwa huruf MIM 
tersebut adalah gantian dari huruf YA' yg berfaidah tanbih didalam nida' sedangkan huruf HA! itu 
dimabnikan dlommah karena kedudukannya adalah nida' . 
SE Jalan 3 Sesyl (1/ 341 
kait II ya en Kanal (AI BSA pdl Of II 0g II Ca Ye ola 3 ya ps ella al 3 Jl ta 
LB Ob Int Oya SU at elas Y pall Ae Ratan SA lal 3 kasa SU ya Lage UT Jl Oa padi ay sll B 
BSA Aina Lb ISU jam Shila gita AS Pr HS SAS Udit YP at laa AI ad JI OY MMS UB LA) 
PI 2 oi Ia Bad Ig dah Jaga pl Ja Ad IS dala peka IE AT 3 YP pi ab ld OA 
bel pal JaVly elus 


WALLOHU A'LAM 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/766167443406066/ 


3181. KONOTASI LAFADZ YANBAGI (SEBAIKNYA) 
PERTANYAAN : 


2 Miftah El Busyaireiy 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7636 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Assalamu'alaykum warohmatulloh. Para asatidz yang kami ta'dzimi. Saya mohon pencerahan 
pemahaman ta'bir berikut : 


O UB lolol suwaww WN Ang ale dolan ig ul and Als KU Au dosa R0 Hola di plo)U aoi 
ve Jusill d Juoo slsNI 98 balas Ul9 9s Acloall Ala mgololl Juna wydiidb dede ar dg gu JJ 
GS DA ga All sdy Ul dogioh sldi8AI LI yad Ketat ENG loyo 4 015 Kawal Gaal JG) Sus 
dclosJl da3 39549 dolodl d pasal el Sol) 
(YOV wp | aim mol) 
Pertanyaannya : 
1. Apa maksud dari lafadz sus dari ta'bir tersebut ? 
2. Apakah sunnah atau bagaimana ? Wassalamu'alaykum warohmatulloh. 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh. Maadah Inbigho (mashdar inbagho-yanbaghi-inbigho'an ) 
adalah sunah 


Iga Ubooriaal gl Kuy pen gg S9 YUL USU sud all 0 ud pa las 


Sebagian ulama menafsirkan lafadz "inbigho" dengan wajib,sebagian lagi dengan fardhu 'ain dan 
kifayah,dan sebagian lagi dengan sunah atau sunah muakkad.(Sulamul Munawarog). Wallahu 
a'lam. 


» Mazz Rofii 
Kalau pemahaman saya ....Redaksi Yanbagi itu bermakna Sunnat .... 


IL lg elu aw Alio Augnig augsulg ale Lo usa duga: (5 & U (346 1) sial aluoall 
AS omuny NX IS 90 Lay Lay oliso ISS ye Ul Kasuyg 


Contoh Lafadz Yanbagi dalam kitab Figih nya : 


(1) le 299 J9 asal JUS 88 KAI HS Ul sia SI akun €)3 

(2) (338 1,5) ball all 

ob Alai yg s3 UB lo Cai yo JL cg Y Ul Us SI Laga Ad da dil 3 dmogll 49 Jung 
JJ 98 calky 

(3) mes aa de Lu dab (1/ 352) 

elsiiw AI Joo yc9 GS us ball guig . Jl mau si (Jd gew) 


Dan masih banyak contoh yang lain yang sudah sangat ma,lum 


2 Ghufron Bkl 

su" di sana jatuhnya pada hukum sunah. "ws" lafazh yang banyak mempunyai arti sunah, 
Wajib dengna melihat gorinah, kadang-kadang mempunyai arti jawaz dan tarjihhmenguatkan. 
sedangkan sus 2 bisa mempunyai arti harom atau makruh : 


54/ doll ls 
Josia 389 Ai ilb lodosl dc Jasug So3I Us2gll9 db Lgdall 93 Lellosisul Lg9 ULENI sung 
@LSI al aoi) US 8 Kasal A9 MS ll9 SIA) 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7637 ) 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/776553322367478/ 


3262. LAFADZ ALLAH MEMANG BERASAL DARI BAHASA 
ARAB 
PERTANYAAN : 


? Dani Anggih 
Assalamu'alaikum ustad saya mau tanya apakah kata / lafadz ALLOH itu berasal dari bahasa 
arab? Mohon bimbingannya 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Berikut Flal lafal Allah yang asalnya Ilaahun dalam kitab Hillil Ma'gud 
min Nadzmil Magshud halaman 3 : 


Jl le Jaa Ul Lubis Ji89 Rupuall gdg Jl Aic 15909 Lobic! 8 sngdl W6A59 plolg LLSS Jl aLol dil 
ASN yaa gl Cui 2005 Uoiel UI yo lal lo ll GS 3 Ji Ig Bag CSS pi AXI jLo3 sesal 
Sya mel LniB gai 3 al dl JB gn Lab lo Al AALg A33 Kw 98 ada lo camesl ai Lu 

AU pg II JS 


Lafal Alloh (dJI) asalnya Ilaahun (dl) seperti kitaabun (wLS) dan imaamun (slol) secara itibath 
(sembarangan). Kemudian dibuang hamzahnya, dan hamzah tersebut diganti alif lam (Jl) . Itu 
pendapat yang shohih. Ada juga yang mengatakan secara giyas bahwa alif lam dimasukkan pada 
lafal itu karena untuk pembesaran maka menjadi “ Al-llaahu(JXYI).Kemudian hamzah dibuang, 
setelah memindah harokatnya ke huruf sebelumnya dari lam secara itibath (sembarangan) karena 
untuk tujuan meringankan atau agar terwujud idghom secara giyas. Kemudian lam pertama 
diidghomkan kepada lam yang kedua. Kemudian lam dibaca tafkhim dan untuk menaggungkan 
apabila huruf sebelum lafal Alloh difatahah, misalnya “Goolallohu” (Jk WII), atau didlommah, 
misalnya “Allohumma” (sell), dan dibaca targig apabila huruf sebelem lafal “Alloh” dikasroh 
misalnya bismillahi (aw WI). Wallohu a'lamu bis showaab. 


2 Ghufron Bkl 
Benar, lafazh ALLAH adalah dari bahasa arab sebelum islam datang : 


Jali 9 Bo s0 OLI Situ lo bal jie 83 AXLuXI Jab 39230 due dalS (Ali) do Ul, WII 9 
"ali iko Anto Ala 4 A7 63545 lonte Inul diler #LAY pd, 0 bul ade “usil 0g) 
9 blg da5 All de Cg std awal Joley Lesul 9 (laki ISd 4) Vu eill (Jl) dloleo JoleiB. aku 9 Wc 
dl Lawa (Al) Ball SSI Gilbum BY , dl aual (DN) Jati NG Hu sell Jl Bole Hall LB ea (Jl)JI 

Jb ac 


Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/784098251612985/ 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7638 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


3558. KAJIAN NAHWU AL LILLAMHI 
PERTANYAAN : 


2 Muhammad El Andalusy 
Assalamu alaikum.. ada sail titipan : Apa yang dimaksud dengan alif lam lilamhi....saya pusing 
belum nemu jawabannya.. bisa minta dibantu. Nuwun 


JAWABAN : 


2 Muntagy 
Wa alaikumus salaam warohmatulloh, .lamhi bermakna melirik : 

1. AL lilamhi adalah AL yang masuk pada 'alam (nama-nama) mangul yang patut dimasuki AL 
dgn tujuan melirik / melihat makna asalnya sebelum menjadi Alam, sehingga berfaedah 
Tafa'ul. 

2. AL lilamhi ketika masuk pada isim "Alam tidak memberikan pengaruh terhadap kemakrifatan 
'Alam, sehingga tidak ada perbedaan antara ada dan tidaknya. 

3. AL lilamhi berhukum sama'i, tidak bisa digiyaskan/ dianalogikan sendiri. 


Pernyataan Ibnu malik : 


das dis YIS 38 lo gal # NS aule HNSI yAasug 
lw Si5g IS 538 # ylasllo W),Wlo kas 


"Dan AL masuk dalam sebagian isim Alam dgn tujuan melihat makna asalnya sebelum menjadi 
'Alam, 

seperti Al fadli, Alharist dan An nu'man, disebutkan atau tidak Al lilamhi tidak memberi pengaruh 
kemakrifatan. 

Wallohu a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/841600589196084/ 


3567. NAHWU : I'ROB LAFADZ YARFA' AS. 
ALMUJADALAH AYAT 11 

PERTANYAAN : 

2 DewayOneis Malhotra 

Selamat Malam Saudara-saudaraku. Seperti yang kita ketahui dalam ilmu Nahwu (Al-Ajurumiyah 
Bab I'rob) tidak ada fi'il itu jarr, tapi kenapa di lafadz "yarfa'i" dalam ayat Yarfa'illaahulladziina 


aamanuu minkum walladziina uutul ilma darojaat itu fi'ilnya kok Jarr...??? Monggo penjelasan & 
alasannya saudara-saudaraku para santri khususnya para asyatidz !!! 


JAWABAN : 


? Ical Rizaldysantrialit 
Surat Al-mujadalah ayat 11 : 


al Ry Isl Ig il Ja ISI 3 IAI ia 1938 pls 4d Ica KI Ul ISI Igiol Gasll al 
Jas Gsles5 lay AU 3 bs53 alel Isisl Gmall 3 20 Isis call 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT | 7639 ) 


Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah pada majlis- 
majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu. Dan jika dikatakan 
kepada kamu : Berdirilah ! ", maka berdirilah Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-rang yang diberi ilmu beberapa derajat : Dan Allah dengan apapun yang 
kamu kerjakan adalah Maha Mengetahui. 


Dalam ayat di atas ada dua kalimat dari fi'il mudhori' yang di i'robi kasroh di akhirnya, pertama 
lafadz awg dan kedua lafadz g954 . Kedua lafadz tersebut wajib dibaca jazem (sukun di hurup 
akhirnya pada kalimah mufrod) sebab jadi jawab fil amar dari kalimat sebelumnya. Lafadz au 
(baca yafsah) jadi jawab amar dari Is&usi , dan lafadz g94 (baca yarfa') jadi jawab amar dari 
lg mail . 


Kenapa ketika diwashol (disambung ) i'rob sukun diakhir berubah jadi kasroh ? karena i'rob hurup 
akhir lafadz gus dan lafadz g9» adalah sukun dan hurup awal lafadz sesudahnya juga sukun , ini 
akan sulit dibacanya. Kang santri narkib, alasannya : 


CS lil 0 pall Ja mL 


(Maka dirubah kepada kasroh karna menyelamatkan bacaan dari bertemunya dua sukun. Wallahu 
a'lam bis showab 


LINK DISKUSI : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/860788003944009/ 


3809. NAHWU : HURUF "ANNA" YANG DI BACA TAKHFIF 
PADA KALIMAH SYAHADAT 
PERTANYAAN : 


2 April Lathifa 

Assalamu alaikum Wr Wb. Tanya pak kyai bu nyai : Kenapa dalam dua kalimat syahadat yang 
pertama pakai "an" dan yang kedua pakai "anna" ? Apakah an itu sebenarnya anna yang 
ditakhfif ? terimakasih. 


JAWABAN : 


2 Santrialit 
Wa'alaikum salam Wr Wb. Perhatikan perubahannya 


WII Jgawy Is050 Ul agita Ml NI dl Y ul agl 
Asalnya : | 
all Jgawy Iaon0 ul agaalg WIL NI Jl Y ul ag 
PERIHAL “AN” TAUKID TAKHFIF DARI “ANNA" 
Ibnu malik dalam beit alfiyah nya mengatakan 
Ol ag Go dad Ja 259 “9 Gil aw Gl CAS Up 


Jika ANNA ditakhfif - AN, maka isimnya ada tersimpan (berupa dhamir syaen/sya'nu). Dan jumlah 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7640 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


sesudah AN jadikan! sebagai khobarnya . 


Apabila ANNA yang hamzahnya berharakat fathah tsb di-takhfif (AN), maka ia tetap beramal 
namun isimnya berupa dhomir sya en yang terbuang, dan khobarnya tiada lain adalah kalimat 
yang ada setelah AN tersebut. 


Jadi asalnya : ASYHADU ANNAHU LAA ILAAHA ILLALLAHU, dhomir "HU" sesudah ANNA 
dibuang , karna TAKHFIF dibaca AN kemudian di idghomkan pada huruf LAM sesudahnya 


Ma'na Asal : Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya suatu perkara (aw sya'nu) Tiada tuhan yang 
hag disembah kecuali Allah. 
Ma'na lazim : Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang hag disembah kecuali Allah. 


Lengkapnya dalam syahadat pertama ada ISIM ANNA yang dibuang dan ada KHOBAR LAA NAFI 
JINIS yang dibuang : 


All gw, Idon0 Ul agilg AJI AI Jl Y ul agul 
Asalnya : | | 
Ml Joy Id020 Ul agilg MUI NI (Sesali 99 Gs dago SI) dl (0) Ul aga 


Contoh dalam kalimat : 

'ALIMTU “AN” ZAIDUN GOOIMUN, ada dhamir sya'en yang terbuang taksirannya : “ALIMTU 
“ANNA-HU” ZAIDUN @OOIMUN. (Isimnya berupa dhomir “HU” dan khobarnya adalah kalimat 
“ZAIDUN @OOIMUN”). 

Arti secara tarkib nahwu: Aku tahu sesungguhnya “suatu perkara” adalah zaid orang yang berdiri. 
Arti bebas : Aku tahu bahwasanya zaid adalah orang yang berdiri. (dhamir sya'en - dhomir yang 
merujuk pada suatu hal, suatu kejadian atau suatu perkara). Wallahu A'lam 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/895275213828621/ 
www.fb.com/notes/915883768434432 


3844. NAHWU : TARKIB LAFAD MARHABAN 
PERTANYAAN : 


? Intan Dwi Andini 
Assalamu'alaikum. MARHABAN iku tarkibnya bagaimana...??? 


JAWABAN : 
» Mas Hamzah 
dy3l ade # MUA dini ami Ho29 Ugnio Hlbo Jg2io : 5 0 


Lafad marhaban adalah maf'ul mutlak dibaca nasab, tanda nasabnya adalah harokat fathah yang 
terlihat pada huruf akhirnya. 
Lihat keterangan kitab lisanul arob (6/119) : 


ds Cal $ SI Yi La .0.: agl999 . Ilgawog WI sb y0 : | Jap . by0g Ya Ld : Si Ls 03 Val 
S9 damll9 Kn Jl 98 Jail : baso 0 J33 iso : call J9 . C5 giaa X9 pai lisa 3 « Jai cl g 
Joiy cma 4 ASI Ol Jail an SI Jas ea A8" JBS € Len j0 Kai ye Jill Jiuag » cl bnic elis 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT (7641 ) 


bay cal gl cal: lss0 pel rae J9 SopsNI JB Jrill ol 4 al yoll oliso Hc lali « 0d 
Wale 055 Y 4 Naa Io 33 3 SI Na ? JB ISI cIKS9 £ Un Y dng . 


Ahlan wa marhaban : yakni shodafta ahlan wa marhaban orang arab berkata : marhabakalloh wa 
mashalak (mudah-mudahan Allah menempatkanmu dalam kelapangan dan kemudahan) 


Perkataan mereka : ahlan wa marhaban yakni engkau datang dengan disambut dengan baik/ 
keramahan/senang/kelapangan hati dan suka cita, sehingga menjadi tentram/damai dan engkau 
tidak merasa kesepian. 


Al-laits berkata : artinya ucapan orang arab "marhaban". ialah anzil fir rochbi was sa'ati, wa agim 
falaka indana dzalik. Imenempatilah dengan sambutan baik dan senang hati, dan berdiamlah 
(mugim) maka hal itu berlaku bagimu di sisi kami.| 


Imam al-kholil ditanya tentang nashobnya lafadh marhaban. beliau menjawab : dalam lafadz 
tersebut tersimpan fi'il yang dikehendaki fi'ilnya yaitu : anzil wa agim. maka lafadh marhaban 
dinashobkan oleh fi'il yang mudhmar (tersimpan). jika makna yang dikehendaki sudah di maklumi 
maka fi'ilnya dibuang. 


Al-azhuriy berkata : dan selainnya berkata tentang ucapannya orang arab "marhaban" maksudnya 
ialah : ataita wa lagoita rohaban wa sa'atan Ia dloyyigon. (engkau datang dan bertemu dengan 
senang dan lapang bukan sempit) 


Begitu pula ketika berkata "sahlan" : maka yang dikehendaki adalah : nazalta baladan sahlan 
(engkau menempati negeri dengan mudah), bukan dengan kesulitan yang sangat. ( Terj. Dik Ibnu 
Al-Ihsany Rinduku ) 


2 Ghufron Bkl 


Usil aoi ade Ball dial uni A09 MU guAio "Uas" Aya Igioso Jaa 4 Jggio:" US 35: 
"53 On AN an 
Wallohu a'lam. (ALF) 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/907092465980229!/ 
www.fb.com/notes/927638217258987 


3849 . MAKNA DAN ARTI BEBERAPA LAFADZ 
BERBAHASA IBRANI 
PERTANYAAN : 


2 Khodijah Muhadi 
Assalamu'alaikum Wr Wb 

casiyl ogah susll so8c J59 LuwS R5 aki W l3 G3 Jl Hula cleo 
Kalimat "Yaa yuuhin irtakhot" Sepertinya itu bahasa ibrani ya? Adakah yang tahu artinya? Syukron 


JAWABAN : 
2 Kang As'ad 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7642 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Wa'alaikum salam Wr Wb , Itu @oshidah Jaljalut yang di nisbatkan kepada sayyidina Ali 
karomallhu wajhah. Memang ada beragam redaksi, totalnya kalau tidak salah ada sekitar 60-an 
bait. Ijazah jaljalut yang saya dapatkan redaksinya agak berbeda pada bait yang anda tanyakan 
ini, khususnya pada lafadz (irtakhot) pake kho', saya mendapatkan ijazah dengan lafadz 
"armakhot" (ada mim dan kho' nya), di riwayat lain bukan kho' tetapi kha' (itakhat). Untuk lafadz 
Yuuhin, maknanya adalah dalam bahasa arab "al-Awal al-akhiir" 


all al 

11 aed 

ul walsis « JS 

Sl ulsis 

SI #59 

sos all Ja 

bw "vulds J 

SSI #c2bub 

yadall gabull 95 Les) Tai 


all 35 rol 
SNI J9Xl :D 93 
MUSI #0 gi 
ubUl :Wol 
JSI :Wlc bs 
SIS #calolo 
vas 0 IS 
KOS JI aga 
MSI #pngd 
sala Hwa 0 
abal wali 
sial sudi "US03l 
Sggll :slagi 
calo! al sal 
wusall 1 AS saj 
JA tol. 
SM sai 
sil 1 Sb 
Sal uli 
Jali &gw 
20 “1g 4 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7643 ) 


Wallahu A'lam. (Rz ) 


LINK ASAL : 

www.fb.com/groups!/piss.ktb/836004033089073/ 

3923. NAHWU : ARTI DAN TARKIB ILAHI ANTA MA@SUDI 
WA RIDHOKA MATHLUBI 


PERTANYAAN : 


2 HhambhaYgmenyesyali Perbhuwatanx 
Assalamu'alaikum wr wb. karena yang kemarin sudah selesai.....aku mau minto tolong lagi nih 
kepada para asatid wal asatidah. Gimana tarkib dan arti dari kalimat ini : 

sid 209 Siuso gubel sugllo Jl6 9 Sp 9200 Ll all 
Terima kasih sebelumnya..... 


JAWABAN : 


2 Hariz Jaya 

Wa alaikum salam wa rohmatullohi wa barokaatuhu. Artinya dari kalimat itu : Ya Allah hanya 
Engkaulah yang hamba maksud, Ridha-Mu yang hamba dambakan, berikanlah hamba 
kemampuan untuk dapat mencinta-Mu dan bermakrifat kepada-Mu. 


2 Muhammad Harsandi Kudung Kantil 
ILAAHIY ANTA MAOSHUUDIY WA RIDLOOKA MATHLUUBIY A'THINIY MACHABBATAKA WA MA'RIFATAKA 


ILAAHIY- Duh Pengeran ingsun : Wahai Tuhanku 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(76an ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ANTA - Utawi Tuan : Engkau ..... 

iku - adalah 

MA@SHUUDIY- Dzat kang den sejo ingsun : Dzat yang ku tuju..... 

WA RIDLOOKA: Ian utawi ridlone Tuan : Dan keridloan-Mu lah.... 

iku - adalah 

MATHLUUBIY- Barang kang den suprih ingsun : Sesuatu yang saya pinta.... 

A'THINIY- mugi paring Tuan ing ingsun : Sudilah kiranya Engkau memberikan kepadaku... 
MAKHABBATAKA: ing roso demen ing Tuan : Rasa cinta kepada-Mu (Versi 2- ing roso demen 
Tuan (ing ingsun) : Rasa cinta-Mu (kepadaku)) 

WA MA'RIFATAKA: Ian ing marrifat ing Tuan : Dan sifat ma'rifat kepada-Mu 


KETERANGAN : 

UTAWI - MUBTADA' 

IKU - KHOBAR 

ING - MAF'UL BIHI 
RIDLOOKA itu rofa' jadi Mubtada' alamat rofa'nya adalah dlommah yang dikira-kirakan pada Alif, 
karena huruf Alif tidak bisa untuk diharokati.. Ridlo itu termasuk isim magshur sama halnya lafadz 
AL-FATAA yang i'robnya Mugoddar pada Alifnya. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/724217997601011/ 
www.fb.com/notes/93214 7313474744 


3926. MAKNA SEHAT WAL'AFIAT 
PERTANYAAN : 


2 Nina Siti Balkah 
Assalamualaikum. Para Ustadz mohon ijin untuk bertanya : Sehat wal 'afiat itu maksudnya 
bagaimana? Syukron, wassalam 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Lihat kitab mu'jamul furug (1/309) : 


cal ISI dnno dui59 aon Ulg Z0p00 Ja Jis Well yo al doll Ul Alelg dll yu Hill 
X9 Hae ang Jalil Kao Jls8 dal lerimig cilalao da Jlty X9 le39 2S X Godilo 
kana al salsa ala UI Aas asal Jaan 

pu ,S5 


Perbedaan antara shihhah dan afiyah : Sesungguhnya shihhah lebih umum daripada afiyah. 
Diucapkan : rojulun shohih (lelaki sehat), alatun shohihah (peralatan yang bagus), khosyabah 
shohihah (sepotong kayu yang bagus) ketika rapat (utuh) tidak ada pecahnya. Tidaklah 
diucapkan : khosyabah mu'afah. Dan terkadang shihhah digunakan untuk majaz isti'aroh, 
diucapkan: shohahat al-goul wa shohha lii ala fulanin hagg. (Benar ucapan itu dan hak yang sah 
bagiku atas si fulan). 'Afiyah tidak digunakan dalam hal itu. 'Afiyah adalah lawan dari sakit, 
berhubungan dengan lawan dari sehat saja, sedang shihhah digunakan untuk beberapa bentuk 
seperti yang telah kami sebutkan. Wallohu a'lam bish-showab. (Terj. Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku). 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7645 ) 


2 Muhib Salaf Soleh 
Pengertian afiyah : yaitu selamat dari sesuatu yang di benci baik bagi badan ataupun ruh di dunia 
atau pun di akhirat.(fathul bari). Ada juga yang mengartikan afiyah : Suatu kalimat yang 
mencangkup kebaikan dunia dan akhirat dari mulai sehat di dunia dan kelak akan selamat di 
akhirat.(faidul godir). 


| S0 NT 2 Soal ab all 

guns gia AJgllinl! doel BINI y0 1x9 All jay s0 98 CndlsNI CS 389 Hilal all IgLulg 
go2J9 il 9 HJ doll All Hilal gl adl 3 A9 biallg wal 39 UU yaa 99 OLS Sol 
aa 


| NA yo To 2 Skull au Sl ix0c. 
955419 Liall 5 blg OHg Sol yo Wol SI. 


YAT pw oz oo usus. 
Sl (Gale WI Tolu) cut! 5 doll LI 98 Tual J0 wal 43 El9iN dots LN (@3lell Jio 
dug 3 Vl9 da gadall d Sollg WI, sila yo do dll. 
Jel dil 5. (Di) 
LINK DISKUS | : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/929909140365228/ 
www.fb.com/notes/932393156783493 


4052. NAHWU : TENTANG SHODAR SHILAH 
PERTANYAAN : 
2 Agus 


Assalamu 'alaikum, nuwun sewu badhe tangklet bab isim maushul. Shodar shilah itu definisinya 
apa, tolong tunjukkan barangnya yang mana ? pada contoh yang akan anda berikan. Syukran 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa alaykumussalaam... Shodar silah adalah dhomir yang mana dia termasuk bagian dari shilah 
itu sendiri dan letaknya ada di awal (lebih dahulu dia dari pada silahnya). 


M yo Yadnya uga Rol Gulai. 
xgi-o 9D ngal ASI : cl ul Lelah es ld 2x0 8 BBlg 9 lgio 253 9d SI soal! dadi 01 Sl Jali 
Jel adil 9 Soal Aaliya 9 SI duo Agino 9 : elgg3. 


Contohnya : Pa 

Agib0 9D pgil ASI 
asi nya- itu isim mausul. » nya- itu shodr silah. Jumlah mubtada khobar (xi s8) setelahnya itu 
shilahnya. 


2 Simfoni Hitam 
Shodar shilah adalah dlomir mahal rofa'/yang menjadi mubtada' yang berada pada permula'an 
shilah yang kembali pada isim maushuL Wallahu a'lam (DA) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7646 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/928289560527186 
www.fb.com/notes/939758209380321 


4127. NAHWU : I'ROB KALIMAT HASBUNALLOHU WA 
NI'MAL WAKIL 
PERTANYAAN : 


2 Wahid 
Assalamu'alaykum. Mau tanya ngi'rab kalimat "hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wani'mal 
wani'mannashir' 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 
Wa'alaikum salam. Berikut ini keterangan Kitab Judulil Aur'an tentang i'rob kalimat : ' 
| small A89 olgall ami JSI a09 WI Uas 
SI Aldo Idoy 639.0 45 JNSJI Lal (WI) 55 Ja0 99 WI Ilb0 54015 (L)9 €9950 laiuo (Lu) 
Koma! 9 16330 Jb (JSI) Aadll si Sol role Je (asi) -@Sliiiual gl -dablc gladi Ml 9c 
dl 0 yati 90 Fadl. 


(Hasbu| mubtada' di baca rafa' 

(Na) dhomir, mudhof ilaih mahal jer 

(Allahu| lafadz jalalah, khobar dibaca rafa' dengan membuang mudhof, maksudnya 'aunillah 
(pertolongan Allah) 

(Wawu| athof atau isti'naf, 

(Ni'maj fi'il madhi jamid untuk memunculkan pujian, 

(AI wakil) fail dibaca rafa' dan yang dikhususkan dengan pujian itu dibuang, tagdirnya adalah 
dhomir HUWA yang marji' nya pada lafadz Allah. 


gadi slaid Lolo Je (Kou). 
dang «Sgroall Iiiall 45 895 J0 99 Cadll Alang «9D 0 wati Haro Cadl Logosaly Ic (Wgall) 
best Leah ocl (Sawo A59) Ahiliuwo doakoll gali asi 9Ag. 


(Ni'maj fi'il madhi untuk memunculkan pujian, 

(AI maula| fail dan yang dikhususkan dengan pujian itu di buang, tagdirnya dia, jumlah pujian 
dalam mahal rafa' sebagi khobarnya mubtada' yg dibuang, dan jumlah yaitu ni'mal maula yg 
ditagdirkan lagi permulaan. 

(Wani'man nashir| i'robnya sama dengan sebelumnya. Wallohu A'lam (Rz) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/944564205566388/ 
www.fb.com/notes/944 780145544794 


4177. NAHWU : FAIDAH IDHROB DAN MUDHOF 
PERTANYAAN : 


2 Polem Useuman 
Assalamu'alaikum, seputar nahwu sharaf 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7647 ) 


1. Apa pengertian idrab intigal dan idrab ibtal, dan sebutkan contohnya 
2. Kenapa pada mudhaf, jika kalimah mudhafnya tasniah atau jama mudzakkar nun nya dibuang? 
terimakasih atas ilmunya. 


JAWABAN : 


2 Nyuprih Restu 

Wa'alaikum salam 

1. Mengenai J5 (bal) bermakna Idrob 

Idirob itu i'rodl (berpaling) memalingkan,maksudnya membelokkan / mengalihkan. 

A. Idirob Ibthol (ws! Jlkul ) : Mengalihkan dan membatalkan kalimat sebelumnya JL, dan 
menetapkan kalimat setelahnya «.. 

Contoh : 


30 So dc Jo dinuw lalg was Jl Asu L963 


"Dan mereka berkata: Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil / menjadikan anak. Maha 
Suci Allah (dari apa yang mereka katakan). Akan tetapi (mereka para malaikat) adalah hamba- 
hamba yang dimuliakan. Al-Anbiya' juz 17 ayat 26 


Keterangan : 
1. Dalam kalimat tersebut mengalihkan pernyataan sebelum J: serta membatalkannya. yakni 
pernyataan orang kafir bahwa Allah mengambil/menjadikan anak. 
2. Dan dalam kalimat tersebut menetapkan pernyataan setelah JL yakni pernyataan bahwa para 
malaikat adalah hamba-hamba yang dimulyakan. 
Contoh lain : 
Gal... dab adela Jo dd U uglk Al 
Al-Mu'minun juz 18 ayat 70. Perinciannya sama dengan di atas. 


2. Idirob Intigol : pernyataan sebelum JL dengan ditetapkan hukum, dan beralih menetapkan 

hukum lawannya yang berada setelah JL. 

Contoh : 
ball Bul ya L5SI Je clan gp paul S9 GS 73 A0 Al 


"Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan ingat (menyebut) 
Nama Tuhannya, kemudian sholat. Akan Tetapi kalian semua lebih memilih kehidupan duniawi". 
Al-A'la juz 30 ayat 14-16 


Keterangan : 
Kalimat sebelum J: ditetapkan hukumnya, dan beralih atau berpindah menetapkan hukum pada 
kalimat setelah J, tanpa membatalkan kalimat sebelumnya. Contoh lain : 

9soc Jing Ala lo 


"Zaid tidaklah berdiri akan tetapi 'Amr (yang berdiri)." 
Ket: Hukum tidak berdirinya zaid yang jatuh sebelum JL ditetapkan. dan beralih menetapkan 
hukum berdirinya 'Amr yang jatuh setelah J, tanpa membatalkan pernyataan sebelumnya. 


Referensi : 
- Tasywig Al-Khollan hal. 182 al-haramain. 
- Al-Kawakib Ad-Durriyah juz 2, hal. 230 al-haramain. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7645 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Hasyiyah Al-Khudloriy juz 2, hal. 66. al-hidayah. 


2. Karena NUN pada isim tasniah, dinisbahkan kepada tanwin. Maka NUN sudah sepatut nya di 
hilangkan pada kalimat mudhof ilaih. Wallohu a'lam. 


Ibarat/referensi untuk nomer 2. 
- Al-Kawakib Ad-Durriyah juz 2, hal. 186 al-haramain 


UI (An JNE Sa LS Uas yo IOI MI USU9 «4 ANE s218 BLSNL 2d9isall lolg Jung 
950 gaiS9 ay WE 9D goal duill sig 

CuS Yo pegi lens lagid « lal Sol (gong duill su gi yo) SlAoll sai Lulu (3): 
wil OLI doc Ulu Lagil 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/946563688699773/ 
www.fb.com/notes/952812551408220 


4183. APA ITU ASMA' AL A'ZHOM ? 
PERTANYAAN : 


» R-ara F-ifi @ 
Assalamu alaikum, saya mau nanya, Apa sih ismu a'dzom itu ? Dan di dalam al-guran di surat 
apa saja ada ismu a'zhom ? terima kasih.. 


JAWABAN : 


? Mas Hamzah 

Wa'alaikum salam warohmatulloh. Asma' A'zhom adalah asma Allah, yang jika di gunakan untuk 
meminta maka akan di beri dan jika di gunakan untuk berdoa maka doanya akan di-ijabah. Di 
dalam al gur'an ada dalam surat al imron dan surat thoha. Asma' A'zhom ada disebut dalam hadis, 
di antaranya adalah : 

1. Allahu laa ilaha illa anta al ahad as shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan 
ahad. 

2. Laa ilaha illa anta al mannaan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikrom, ya hayyu ya 
goyyum. 

3. Allahu laa ilaha ilaa huwal hayyul goyyum. 

4. Laa ilaalah illa huwar rohmanur rohim. Wallohu a'lam. 


all cl abi Xt gal dlu yul mel : Jaig Is» Raw AI Iga ol dis AI LS) Bay 033 Ba CS 
ISI SSI wd olesi Al cal sil ).: J3» asl TgiS J «Sg ds Joy J3 Ab al SSI Sowadl SNI cu NI JIN 
ASI dn oles WI cl ai). dal) 999 (Ulsl Yen Islo bel 4 Jiw). 

GealeYI KN 08 Syalo si Cus Ia gl: 35 sel» dale cal dalbssla oya dtiy 43 ola, 
Sglsull 9 Sio yi ainun 9 swag! 01999 sudJI 9 ASLJI 9 jl yul ambang. 

ob dual il mel :L3 Ri sala Jang Ld Jl Iga R0 US Gil dc AI LS) yi R3 Yi Uya 
all les sil) 1 Gil J8 aga HL Al, 9 JXSJI IL yS) NI 9 Clglowdl HM Ulil Cui YI JIN Seal 


sel 4 Jim Isl9 cbsl 4 905 ISI SI ulas dowl Ws). 
dsy Al ol9) 9 sokall YAI H3 SUSU 9 sal ol9, 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT | 7649 ) 


Sglswllg PS us! Mu 9 Swag slusg sd 9 SJ, uls ul! d550 M9. 


SSS ad bal 4 yac5 IS SI alas NI Al awal" 1JB And 4 Solol yul gd Ac Al yu) dolol yul Cyas: 
SSJl 3d VI Jl Y AU) d5 dl lol -Jinoo Lula Jas ual sd9- alud JB3 "dog la Jlg Bill H9. 
11 Ab) as K3 or C9 Ab yag Asad SI 35 VI JL HUI "Jl sulsac Jl 999 (Asal) 
Irusuo J9 2 dd Curas Soldl uc JB 


S9 ABI AI pu f" JB al Ul Jaw, vc (Saad 1g dya Cia lawu yg3 Lis AJI 9S) slowul Cyds 
ulas Jlj Ag! KSJI 58 Al JL Xl "dl 9 (ASI GAS 35 AI JL Y Sol3 Jl SJI3) wil cab: 
1s 21” Jus Kat 1 sets Lia ab gal og WI dug LSI S4 04 S0n0 Lian Sosl uc S,3I Hl9, 99 

3 (asal as 35 AV All) can Usb 93 Jaty All Jaa Carow : dB (adl 0gp S5 Cap lau 

oya 9 yggld gal olg) . "AAN Al awt laga Ul" I2 «1x ulsoc Jl Aggdl SSI 38 AI Jl Y dll" Jl 

bgl 9 S0 jl dnnung. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/946191395403669/ 
www.fb.com/notes/953335604689248 


4206. SHOROF : SHIGHOT KATA "KHOLIFAH" 
PERTANYAAN : 


2 Yahya Muhammad AL Madani 
Assalamu'alaikum. Memakai shigot apa pada kata dulsJI (Al-Kholifah) ? Terimakasih 


JAWABAN : 


2 Muhib Salaf Soleh 
Wa'alaikum salam. Jadi kata "dulsll" (Al-Kholifah) itu isim fail dan ta' marbutohnya itu di 
tambahkan untuk shighot mubalaghoh. Wallohu a'lam (Rz) 


| ulu 9 ul uci 
Jab pl MY Jelad d Janio (Au) Y- toiil 833w Olscl 
(Fe all Bawa talael Pulai wal s3 Ula 
Ala Al nya die CA SI: Je oat ld (Gulsll) 


LINK ASAL 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/948754551814020/ 
www.fb.com/notes/954456087910533 


4249. SHOROF : FI'IL MUDHORI'!NYA MASHDAR RODH'AN 
PERTANYAAN : 


» Oiya Kuait 
Assalaamu alaikum, kalau rodho' kan isim masdar pertanyaan apakah fi'il mudhori' nya...??? 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 
Wa alaikumus salaam. wazannya ada 3 (tiga) : 
1. fa'ila yafalu - RADHI'A YARDHA'U 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7650 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2. fa'ala yaf'ilu - RADHA'A YARDHI'U 
3. fa'ala yafalu - RADHA'A YARDHA'U. Wallohu a'lam bis showab (NN) 
- Ta' bir dari kitab Al Mishbahul Munir juz 1 halaman 229 : 


Jalg dolgi JDN dal 6 Lb yo (LS) ) (BS) ) 9 dau dal yd Ls LL yo (LS) ) wal Ra, 
Slally Alall Ji Hi y9Sull loilg sll puS All 0d yo pung Juol Jgis pguds19 Lay UgnlSiy 4So 
sLJI Ray (Aclo,) 5 (Ela, ) 9 Wi del uuidi (R05) (R5) 

LINK ASAL : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/951831064839702/ 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/962015113821297 


4300. NAHWU : FAEDAH TARKIB IDHOFI 
PERTANYAAN : 


2 Agus K 
Assalamu'alaikum, nuwunsewu, mau tanya : kalau tarkib idhofi yang terdiri dari isim nakiroh 
semua itu statusnya nakiroh / ma'rifah? Contoh : shohibu birrin 


JAWABAN : 


2 Abdullah Afif 

Wa'alaikumussalaam, tarkib idhofi 2 kalimah nakiroh tidak membuatnya menjadi ma'rifat, tarkib 
idhofi yang terdiri dari isim nakiroh semua itu statusnya nakiroh, susunan atau tarkib ini hanya 
memberi faedah takhsis (pengkhususan). Wallaahu A'lam bis showab (NN). 

Cek dalam kitab syarhuttashrih 'alattaudhih juz 1 halaman 667: 


day PAC LS G9 20" dal Isa "US Ul Ul Sladl Ill Yi Mb esielsl GS de GUSI 9", 
Sao! rowo SI "UU dromasig" elgio Will CuwiSI A3 ol Ml msl lala 5 SI AILSNI JS A89 
bd cowo ye Wb 3,55 WOLSXI JB PES e"El ol AE 1S 8 SI" dal adl "US Ul" Wi Isa 
ANE yo wasl il ol HNS Ul Laysill as Ry N lo ramasilh al pall 9 Lag rowo 3 SI Ml dual". 
aoi 99 JB ag "Spy ANE" Jua loS disy Sugih Al ASI9 
Dan dalam kitab syarh Ibn agil bab idhahfah : 
49 20 Wall lal US Ul kussig lol ME Id 955 3S Wi Ill US ul Lemas JoNI adl Sutig 
aa ANE IsH gai 
LINK ASAL : 
www.fb.com/groups'/piss.ktb/961289507227191 
www.fb.com/notes/www.piss-ktb.com/969812686374873 
4328. NAHWU : ISIM MAUSHUL HARFI DAN MAUSHUL 
ISMI 
PERTANYAAN : 
2 HhambhaYgmenyesyali Perbhuwatanx 


Assalamualaikum. apakah yang dimaksud isim mausul harfi dan ismi ? dan apa saja yang 
termasuk itu ? terima kasih 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7651 ) 


JAWABAN : 


2 Santrialit 

Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Lihat Fath Rab al-Bariyyah, hlm. 24 : Isim 
Maushul adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dengan perantaraan jumlah 
yang disebutkan sesudahnya. Jumlah tersebut dinamakan dengan Shillah. 


1). Maushul Harfi dan Maushul Ismi 

Isim Maushul terbagi menjadi dua, yaitu Maushul Ismi dan Maushul Harfi. 

a). Maushul Harfi adalah lafal yang hanya membutuhkan pada shillah saja dan tidak 
membutuhkan pada “aid, dan lafal itu beserta shillahnya dita'wil dengan masdar. 

Maushul harfi hanya terdapat dalam lima huruf, seperti yang telah dikumpulkan oleh imam Syihab 
al-Sandubi, yaitu (VI), seperti : 


dengan penakdiran (2Soluo), (Ul), seperti: 00000 
dengan penakdiran (WI 53l 31), (8), seperti : Kn | 

Na (1525 T SSI cun) 
dengan penakdiran (sJelSX), (lo), seperti : , 

| (Kllaio Caos Lo dS0l N) 
dengan penakdiran (230 Jel35), dan (JJ), seperti : 

(dima Sl pas 3) AdASI 53). 

b). Maushul Ismi adalah isim yang membutuhkan shillah dan “aid. Macam dari maushul ismi atau 
isim maushul ada dua, yaitu Isim Maushul Khas dan Isim Maushul Musytarak. 


2). Maushul Khas dan Musytarak 
Isim Maushul Khas adalah isim maushul yang dimufradkan, ditatsniyyahkan, dijama'kan, 
dimudzakarkan dan dimu'annatskan sesuai dengan kebutuhan kalam, yaitu (sll) yang digunakan 
untuk mufrad mudzakar, (uv ISI) dan (wall) untuk tatsniyyah mudzakar, (pl) untuk jama' 
mudzakar berakal, (sll) untuk mufradah mu'annatsah, (& WI) dan (mil) untuk tatsniyyah 
mu'annats, (wi WI), (wulaii) dan (si WI) untuk jama' mu'annats, dan (sJXI) untuk jama' secara 
mutlak, artinya baik mudzakar atau mu'annats, berakal atau tidak berakal. 
Contohnya adalah : 

(olde33 UBI Ati) (Ags gl 2) (UsdI GI RR) ulei39 UI 2) (339 Sal At), 

(Os3g30 Jl aa) (CAS JII as) (AF SW 3 sila gl SW ds), dan (HI € uv ISI 

: . gai Jl). 
(UII) dan (wWUI) digunakan pada saat rafa', seperti : I 
| | (Wil JII 2) 
dan " ya 

(v3) ,(b5Ska yul 215) 
dan (v lh Sigunakan pada saat nashab dan jer, seperti : : i 
(lali 5 us adl CaiuSI) ,(LsgiSI al) Can SI) , IngaSI ss Lg SI) dan (Liales al) Call). 

Kedua lafal tersebut pada saat rafa' dimabnikan alif, dan pada saat nashab dan jer dimabnikan 
ya'. Keduanya tidaklah mu'rab dengan alif ketika rafa', atau dengan ya' ketika nashab dan jer, 
seperti isim tatsniyyah, karena isim maushul adalah mabni bukan mu'rab. Namun ada sebagian 
ulama' yang memu'rabkannya seperti 'rabnya isim tatsniyyah, dan pendapat itu tidaklah jauh dari 
kebenaran. 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7652 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


- Isim Maushul Musytarak adalah isim maushul yang menggunakan satu lafal untuk semuanya, 
sehingga dalam isim maushul tersebut mufrad, tatsniyyah, jama', mudzakar dan mu'annats 
dengan menggunakan satu lafal, yaitu (S9), (le), (15), (SI) dan (33), 0 
akan tetapi (56) untuk yang berakal dan (lo) untuk yang tidak berakal. Adapun (5), (sI) dan (55) 
bisa untuk yang berakal dan yang lainnya, seperti : 

ve Bu) (I93gisl yo 5) (sei oo G3) Na na Gebl o0 R3) 


2 Muhammad Hidayat 
Dapat dari surah guru: definisi mausul harfi/haraf mausul ialah 
b33 Ao Wll alinu lo 
Isim maushul harfi adalah isim maushul yang hanya membutuhkan shilah saja. 
Sedangkan definisi mausul ismi/isim mausul ialah : 
sileg Io all alu bo 
Isim maushul ismi adalah isim maushul yang membutuhkan shilah dan 'a id. Wallohu a'lam 


2 Ghufron Bkl 

Maushul itu terbagi dua : Maushul harfiy ( huruf maushul ) yaitu maushul yang bersama shilahnya 
dapat dita'wil dengan masdar, maushul harfiy itu ada lima huruf yaitu : . Il sul «aSe 

dan semua ini di sebut huruf masdariyah. Wallohu a'lam. 


daic al RH: 

SI 59 Know Oli Jowogall sutin 

Soal dwos Kdg A35 ON gwgall dnoall SV Ag 

al yo cun gai lejlaog S3 PB Ul yo Laras Jia lnAlo Iwa Jasly Jungig da aaall ul loyal 
XI oolaidU ya lg ) ole Ag gni A maio 42 Jas lang 253 UB Sub all Kal gni Lolg M3 ag 
alat yo dit 149 (pglal BI S8 y9 ul cus Ula) dls algi3 (Lag lo 

uls (usus ab pelan ala bo ane sa anoo Lesual gas la 

| | .9S50 Atiol! awulg G95a0 3S lgowl LSI D5 Lgawl Juogig AiiolIS daasoll 
Soal Yg WIB A yu00 ySSI9 lo lgio 9 Idyy ASI HSI Lia Jin bi8 & Ao Jatu Juogig WS laiog 
Jio lS sudah Juogig lay 3 Wu 16 Lao K0 gn WB a09 lallaio elolg» dx0 (SI Killbio K0» lo 
aloollyg ( Calussll ap Iga lay ) Aing Lby5 3 245 Lao Cur3G9 S3 Asi lo elowal Y gai € Lang 
slah dy noll A8 ll Jungi lo 2519 Jali 989 pi S3 lo cleo! Yg pilB M3 lan CySS gni Haw 
SA €lball Jail Ag yaucaoll yuct lekang Jing 1343 D2 Al lo skoual N 951 al sdial & Lah gl 
ls ding S3 psi lo lomal Y s5 ali biio ya 

(2 Mine Ca adl ....Sol 3 Galol lo 391) 

yag Il yng so Eolesallg M5 AB gl W»”g 9D Kedlall Iuosig gl lain 9 

€339 Ibu AipNS9 lg Ta SS 9 uls ul sdg KAI Jawogall yo JL JSI slow Jonogo Hisodll Jgis 
abi al mala mis sil suumsag ISI MSI Kaing Rino loo KuSG9 Jobs SI agii gl K2» g5i 42890 0 
dD)S9 Tum 299 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups!/piss.ktb/960046600684815/ 
https://m.facebook.com/notes/979195618769913/ 


4336. SHOROF : PEMBAHASAN LAFADZ «si 
PERTANYAAN : 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7653 


? HhambhaYgmenyesyali Perbhuwatanx 
Assalaamu alaikum. Ana mau nanya nihhh Iss itu isim mangus atau isim magsur ???? Mohon 


JAWABAN : 
2 Muhib Salaf Soleh 
Itu fi'il madhi, atau bisa juga itu isim magsur... 
SI : 
Y SE 9 ds 9 ssi 9 SI A3 93 os S3 | 
abuall )liso : ago 


Aang Ns MSI seal SSI yo al -1 AL yes 1-1 SS Gas -: (S3 mao) SSI: Sl 
AJ aula de Il M3... ... SIX yo II Gl 
call! 
Kalau lafadl itu kita jadikan fiil madi maka itu memang ya asalnya : SSI 
Lalu ya' nya diganti dengan alif menjadi : SI 
& doi 63 yaw Ako Uko Sio WI ui lagrink »3 dluio ASi3 3 2Wl3 slsll US3S5 BI. 


Apabilah ada wawu atau ya' berharkah, jatuh sesudah harkah Fathah dalam satu kalimah, maka 
wawu atau ya' tersebut harus diganti dengan alif seperti contoh yo asalnya ws , dan £L 
asalnya &u . 

Praktek ''lal : ' 

1. uke asalnya yo ikut pada wazan Js93. wawu diganti alif karena ia berharkah dan 
sebelumnya ada huruf berharkah fathah, maka menjadi uks. 

2. gb asalnya &» ikut pada wazan Js3. ya' diganti alif karena ia berharkah dan sebelumnya ada 
huruf berharkah fathah, maka menjadi £L. 

3. 156 asalnya 35£ ikut pada wazan Je8. wawu diganti alif karena ia berharkah dan sebelumnya 
ada huruf berharkah fathah, maka menjadi | 5. 

4. &o, asalnya &o, ikut pada wazan Je3. ya' diganti alif karena ia berharkah dan sebelumnya 
ada huruf berharkah fathah, maka menjadi xo,. (alif pada lafazh wo, dinamakan alif 
layyinah). 

Kenapa bisa juga disebut isim magsur ? karena masdar dan fiil madinya sama hurufnya jadi 
tergantung mutakalim mau di jadiin apa... Wallaahu A'lam. 


? Rizalullah 
Buka juga Lisanul 'Arob : 


lo «elsa gulai Ula 1 Soy vol JB. 4 cusbig @slg dll9 s3 a33 oil. 4 cysb lo JS 1 S3NI : ss 
selull JB 5 SI LB dslg Blslg SSI SSI snadl susi Ju. dslg BSI dlASg « css (ssi puma S3 : 
asia Jill Lag dal sell SSI Ag oles Ol a99 elo Isl 3g) 

Link diskusi : 


www.fb.com/groups/piss.ktb/946654972023978 
www.fb.com/notes/981957941827014/ 


4426. PERBEDAAN KATA WATHI' DAN JIMA' SERTA KATA 
NUTHFAH DAN MANI 
PERTANYAAN : 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7654 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


2 Putra Nusakambangan 
Asalamu 'Alaikum. Apa perbedaan dari kata " JIMA'" & WATH'U | "NUTHFAH" dan "MANIY"? 


JAWABAN : 


2 Rizalullah 
Wa'alaikum salam wr wb. Coba kutip dari sebuah link : 
Pertanyaan tentang perbedaan kata Jima' dan wathi' 


Jawaban: Saya tidak mengetahui perbedaan diantara keduanya dalam bahasa yang biasa 
disuguhkan oleh fugoha,walaupun kata "wathi' dalam bahasa lebih bersifat umum daripada kata " 
jima' ". (murodif) 


elgiall sc Elang d3 uw Soil 
SJE9 susu yallg elwYI sils Sn50 Layu le Adlallg Dallg sewa Ly Ali Sandlass Jl Yos Jl All aw 
Jlasisul 198 lagiy B3 alel Nrasug coral ag sll Ulush Adldd Ri 509 sasulilg sasasl gbuolg dl 
aigle Sl bl ads 3 dilb9 J3 snow ale glall vi 5| Lelondl yo aci AI 93 call US Ulg-clgial, 
del adl WUlg.e Disul A3 YAN #esols (SI elbg Ai59 3 ba #Jl8 Elaall ade cbll ilu ska. 


http://www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php?module-fatwa&id-30948 


Perbedaan Al-Nuthfah dan Al-Mani 
1. Bahwa kata nuthfah memberi faidah dan menunjukkan air yang sedikit, dan air yang sedikit 
biasa dikatakan oleh orang arab dengan "nuthfah" , seperti mereka mengatakan "daki dc 
" (air tawar). Kemudian dalam penggunaannya berkembang dan menunjukkan pada "air 
mani". 
2. Kata "Mani" memberi faidah/pengertian bahwa anak/janin ditagdirkan/tercipta dari air mani. 
Wallohu a'lam 


dab 09 Ualgis dabull Usa drowi Jalil cladlg Jal8 lo il sudo dibull slIg3 Uluniallg dibull um Ik 
Jl ul dia sall W939 0.22 Siloh Iy0y N jo K5 sioll $d dibull Jlagiwl JS Ai Ac elo SI Hic 
login Lyaii MY U 490 SAI lia! Aing d8 SI ISS dll io s3 yo 99 dio yu. 


http://www.al-eman.com/u204605 HJl/au SII20 You HI20Y6 yauuti20 YOx8820 Yo 3 II / SI Yo 
sial 920 Y042hJ120:/1543&0819877 &c&P1 
Wallohu A'lam 


LINK ASAL : 
www.fb.com/notes/1013136212042520 


4456. NAHWU : JUMLAH SUGHRO DAN JUMLAH KUBRO 
PERTANYAAN : 


2 HhambhaYgmenyesyali Perbhuwatanx 
Assalamu'alaikum. . . Apakah yang dimaksud dengan jumlah sughro / kubro ? Thanks 


JAWABAN : 


2 Ghufron Bkl 
Jumlah sughro - jumlah yang dikandung oleh jumlah lain, biasanya berkedudukan menjadi khobar 


www.islamuna.info 


ILMU ALAT ( 7655 ) 


Jumlah kubro - jumlah yang mengandung jumlah lain, biasanya berupa jumlah ismiyah yang 
khobarnya berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, misal : 
JB ogal 3 
dggl AB») 
jumlah sughronya : 
JG ogsl dan ogol A6 


S 453 leiond LSI € ul # Sono SSI 6 WS ul 
sita 99 alta al JB Lo gl - as gi yul lal 9d Sen JBnS LING Sewa dna « 2 unta 
bud Sue. ni dgal m3) 9 fosal s8 m5 sni las Hu Growl dos 5D S 49. Ibiuoll ade dual 

(niB ogol 9 (ogel ABI Iu. 


LINK ASAL : 
www.fb.com/groups/piss.ktb/1012783922077749 
www.fb.com/notes/1033659449990196 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


BAB 


SERBA-SERBI 


(7658 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


34 SERBA-SERBI 


Bab ini berisi tema bebas hasil diskusi dan dokumen PISS-KTB yang berasal dari anggota group, 
sekira bermanfaat bagi kaum muslimin.. 


2391. Susunan Pengurus PISS - KTB Masa Hidmah 
1433/1435 H. 


Susunan Pengurus PISS-KTB Masa Hidmah 1434-1435 


|. PENASEHAT 

1. Habib MUMU BSA 
2. Kiai Abdullah Afif 
3. Kiai Masaji Antoro 


II. PENDIRI 

1. lan Saputra 

2. Ayi Yuniar 

3. Mbah Jenggot 

4. mo dilas Sos 

5. Omatz Van Dee Ivz 

6. Umam Zein 

1. Agus Aja 

8. Ganjar Aja Setiawan 
9. Fathimah Bint Shahab 
10. Aeni Belajar Ikhlas 
11. Imron Rosyadi 

12. Nur Hasyim S. Anam 
13. Arwandi Arwan (alm) 
14. Raden Mas Leyeh-leyeh 
15. Linda Umi F'two 


II. MUJAWWIB 

1. Timur Lenk 

2. Sunde Pati 

3. Ghufron BKL 

4. Rampak Naung 

5. Ibnu Thoha 

6. Brojol Gemblung 

71. Abdurrofig Ingin Ridho Ilahi 
8. Mbah Jenggot 

9. Masaji Antoro 

10. Abdullah Afif 

11. Nur Hasyim S Anam 
12. Toni Imam Tontowi 

13. Umam Zain 

14. Alif Jum'an Azend 

15. RadenMas Leyeh-leyeh 


www.islamuna.info 


16. Kang Asad 

17. Dewi Rosita 

18. Nabilah Az-Zahra 

19. Ulilalbab Hafas 

20. Dewan Masjid As-salam 
21. Mbah Cemeng 


IV. DOKUMENTASI 

1. Ayda Azzahra 

2. Ani Fah 

3. Nimas 

4. Toni Imam Tontowi 

5. Abdurrahman As-Syaffi 
6. Mbah Godeg 


V. EKONOMI 

1. Alkannas Saja 

2. Ifag Abdillah Natagama 
3. Andri Atma 

4. Titik Jogja Buanget 


VI. INFORMASI DAN TEKNOLOGI 
1. Alif Jum'an Azend 

2. Nyari Sinyal 

3. Mbah Fesbuk 

4. Dien Saepudin 


VII. KEAMANAN 

1. lan Saputra 

2. Agus Aja 

3. Toni Imam Tontowi 

4. RadenMas Leyeh-leyeh 
5. Kang Asad 

6. Sasan Al G 


F0120. KAMUS ISTILAH PISS-KTB 
Oleh Mbah Jenggot 


SERBA-SERBI | 7659 


1. BUNGKUS : Anjuran untuk mendokumentasikan Pertanyaan yang telah tuntas mendapatkan 


jawaban disertai dalil ibarot yang bisa dipertangung jawabkan. 


2. LIAT DOKUMENT / DI LOKER DOKUMEN : Anjuran untuk melihat dan membuka dokument 
grup untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, disebabkan pertanyaan 
pernah dibahas dan dijawab dengan tuntas dan tersimpan di dokumen grup 


DD SP» Y 


. Link Dokumen : www.fb.com/notes/www.piss-ktb.coms/ 

. UP/SYUN /DUL / SUNDUL/MUMBUL : Mengangkat postingan agar tidak tenggelam dibawah. 
. KARTU KUNING : Peringatan dari admint karena postingan tidak sesuai Visi-Misi PISS-KTB 
. MENJIMAK : Plesetan dari kata menyimak (katanya siy pake Ejaan lama) 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7660 | PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


1. TENDANG : Anjuran untuk mengeluarkan member dari grup karena melanggar aturan dan 
tidak sejalan dengan Visi-Misi PISS-KTB. 


8. TA BIR,IBAROT : Refrensi/rujukan dan dalil dari kitab. 
9. NGLENYIT : sudah tau nanya 


1478. ISLAM DAN FORMALISME AJARANNYA 


Dalam sejarah umat manusia, selalu terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. Terkadang 
kesenjangan itu sangatlah besar, dan kadang kecil. Apa yang oleh paham komunisme dirumuskan 
dengan kata rakyat, dalam teori dimaksudkan untuk membela kepentingan orang kecil, tapi dalam 
praktek justru yang dibela terbanyak adalah kepentingan kaum Aparatchik. Itupun berlaku dalam 
orientasi paham tersebut, yang lebih banyak membela kepentingan penguasa dari pada 
kepentingan rakyat kebanyakan. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam merumuskan orientasi 
paham ke-Islaman, agar tidak mengalami nasib seperti paham komunisme tersebut. 


Orientasi paham ke-Islaman sebenarnya adalah kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh 
persoalannya. Lihat saja kata “maslahah “ammah”, yang berarti kesejahteraan umum. Inilah yang 
menjadi objek dari segala macam tindakan yang diambil pemerintah. Kata kesejahteraan umum 
dan/atau kemaslahatan umum itu tampak nyata dalam keseluruhan umat Islam. Yang langsung 
tampak, umpamanya, adalah kata kunci dalam adagium teori hukum Islam (Ushul Figh): “tindakan/ 
kebijakan seorang pemimpin atas rakyat (yang dipimpin) sepenuhnya bergantung kepada 
kebutuhan atau kesejahteraan mereka” (tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyyah manuuthun bi al- 
maslahah). 


Adapun yang tidak langsung mengenai kebutuhan orang banyak dapat dilihat dalam adagium lain: 
“menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan dan 
kebaikan” (dar'u al-mafasith mugaddam “ala jalbi al-masholih). Artinya, menghindari hal-hal yang 
merusak umat lebih diutamakan atas upaya membawakan kebaikan bagi mereka. Dengan 
demikian, menghindari kerusakan dianggap lebih berarti dari pada mendatangkan kebaikan. 
Adagium inilah yang digunakan Dr. Amien Rais untuk meyakinkan penulis untuk menerima 
pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia, tiga tahun lalu. Karena ia yakin bangsa ini 
waktu itu belum dapat menerima seorang wanita (Megawati) sebagai Presiden negara, hingga 
dikhawatirkan akan ada perang saudara jika hal itu terjadi. 


Pengaturan melalui kesejahteraan, keselamatan, keutuhan sesuatu, secara langsung atau tidak 
langsung, menjadi pegangan gerakan-gerakan Islam di negeri kita semenjak dahulu. Contoh 
terbaik dalam hal ini adalah gugurnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dari Undang-Undang 
Dasar (UUD) kita. Para pemimpin berbagai gerakan Islam pada saat itu, tanggal 18 Agustus 1945, 
setuju membuang Piagam Jakarta tersebut dari UUD 45, agar bangsa kita yang heterogen dalam 
asal-usul mereka itu dapat bergabung ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pendapat yang 
dipegang oleh Ki Bagus Hadikusumo dan KH A. Kahar Mudzakir dari Muhammadiyah, Abi Kusno 
Cokrosuyoso dari Sarekat Islam, A. Rahman Baswedan dari Partai Arab Indonesia (PAI), A. 
Subardjo dari Masyumi, H. Agus Salim dan A. Wahid Hasjim dari Nahdlatul Ulama (NU), itu jelas 
menonjolkan semangat persatuan pada tingkat paling tinggi. Bahwa para Ulama Figh (Hukum 
Islam) tidak menolak tindakan itu, menunjukkan dengan jelas bahwa keutuhan dan kesejahteraan 
umat dinilai begitu tinggi oleh berbagai gerakan Islam. 


Dengan demikian, tertolaklah anggapan bahwa Islam hanya bersandar pada formalitas belaka, 
secara kultural, masuknya beberapa unsur budaya lokal ke dalam budaya Islam, atau sebaliknya, 


www.islamuna.info 


SERBA-SERBI | 7661 


merupakan bukti kuat akan hal ini. Tari Seudati yang digambarkan dengan indahnya oleh James 
Siegel dalam the rope of God, mengenai kesenian daerah Aceh yang bernapaskan praktek- 
praktek kaum sufi itu jelas menunjukkan hal itu. Demikian pula, diciptakannya tembang Ilir-ilir oleh 
Sunan Ampel, menunjukkan bagaimana terjadi saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat halus 
antara budaya daerah kita dan budaya agama yang dibawakan oleh Islam. 


Demikian pula, bagaimana dengan mudahnya manifestasi budaya santri dalam budaya daerah 
yang disebut Tabot di Sumatera barat dan Bengkulu, dengan budaya daerah setempat menjadi 
wahana bagi ekspresi keagamaan kaum Syi'ah di hadapan tindakan-tindakan “budaya Sunni” 
dalam beberapa abad terakhir ini, menunjukkan betapa besar dinamika budaya yang terjadi. 
Penggunaan “budaya adat” sebagai wahana apa yang tadinya dikenal sebagai budaya agama 
adalah sesuatu yang benar-benar hidup dalam perkembangan sejarahnya. 


Hal inilah yang menjadi tantangan kita dewasa ini. Ayat kitab suci Al-@uran menyatakan “dan 
dalam diri utusan Tuhan benar-benar telah ada contoh yang sempurna bagi orang yang 
mengharapkan kerelaan Allah, kebahagiaan akhirat dan senantiasa ingat akan tanda-tanda 
kebesaran Allah” (la gad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasanah li man kaana yarju Allaha wa 
al-yauma al akhira wa dzakara Allaha kathira), dapat digunakan sebagai pengingat bagi kita akan 
pentingnya arti pelestarian lingkungan alam dan penjagaan kepentingan kita dalam apa yang 
dinamakan kasus makro. 


Hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi tekanan bagi gerakan-gerakan Islam dalam 
membangun sebuah bangsa, justru bukannya mementingkan formalisasi ajaran-ajaran agama 
tersebut dalam kehidupan. Karena itu, persoalan formalisasi ideologi Islam dalam kehidupan 
bernegara tidak menjadi kebutuhan utama. Justru penampilan non-formal dari agama tersebut 
harus terwujud tanpa formalisasi dirinya, seperti di negara ini. Dengan demikian, agama Islam 
menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam dalam kehidupan bernegara. 


Dasar perjuangan seperti inilah yang sebenarnya mengilhami juga lahirnya partai-partai CDU 
(Christian Democratic Union, Uni Demokratik Kristen), di Jerman dan sejumlah negara lain. Inti 
dari pandangan seperti itu, terletak pada kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata 
dalam kehidupan, dari pada membuat dirinya menjadi wahana bagi formalisasi agama yang 
bersangkutan dalam kehidupan bernegara. Esensi inilah yang telah ditangkap dengan sangat baik 
oleh berbagai gerakan Islam di negara ini semenjak beberapa puluh tahun yang lalu. Ceritera yang 
indah, bukan? 


| DIKUTIP DARI ARTIKEL KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) oleh Hakam elChudrie | 
0324. DEFINISI SANTRI ALA PISS-KTB 


PERTANYAAN : 

Muhammad Saiful Amin 

Assalamu 'alaikum. Asal muasal nama "SANTRI" itu dari siapa & dari bahasa apa ? 
JAWABAN : 

Ibnu Husain Saddam 


Wa'alaikum salam ... Umumnya kata santri diidentikkan bagi seseorang yang tinggal di pondok 
pesantren yang kesehariannya mengkaji kitab-kitab salafi atau kitab kuning, dengan tubuh 
dibungkus sarung, peci, serta pakaian koko menjadi pelengkap atau menambah ciri khas 
tersendiri bagi mereka. Asal-usul kata santri sendiri menurut Nur Kholis Majid sekurang-kurangnya 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7662 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


ada 2 pendapat yang dapat di jadikan bahan acuhan. Pertama, berasal dari bahasa sangsekerta, 
yaitu "sastri", yang berarti orang yang melek huruf. Kedua, berasal dari bahasa jawa, yaitu 
"cantrik", yang berarti seseorang yang mengikuti kiai di mana pun ia pergi dan menetap untuk 
menguasai suatu keahlian tersendiri. 


Berbeda menurut Dr. KH. MA. Sahal Mahfud yang justru kata santri dijadikan menjadi bahasa 
Arab, yaitu dari kata "santaro", yang mempunyai jama' (plural) sanaatiir (beberapa santri). Di balik 
kata santri tersebut yang mempunyai 4 huruf arab (sin, nun, ta', ra"), KH. Abdullah Dimyathy (alm) 
dari Pandegelang- Banten, mengimplementasikan kata santri sesuai dengan fungsi manusia. 
Adapun 4 huruf tersebut yaitu : 


Sin. Yang artinya "satrul al aurah" (menutup aurat) sebagaimana selayaknya kaum santri yang 
mempunyai ciri khas dengan sarung, peci, pakaian koko, dan sandal ala kadarnya sudah barang 
tentu bisa masuk dalam golongan huruf sin ini, yaitu menutup aurat. Namun pengertian menutup 
aurat di sini mempunyai 2 pengertian yang keduanya saling ta'alug atau berhubungan. Yaitu 
menutup aurat secara tampak oleh mata (dhahiri) dan yang tersirat atau tidak tampak (bathini). 
Menutup aurat secara dhahiri gambarannya susuai dengan gambaran yang telah ada menurut 
syari'at Islam. Mulai dari pusar sampai lutut bagi pria dan seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah 
bagi wanita. Gambaran tersebut merupakan gambaran yang sudah tersurat atau aturan-aturan 
yang sudah jelas dalam syari'at. Namun satu sisi yang kaitannya makna yang tersirat (bathini) 
terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari perintah menutup aurat. 


Manusia sebagai mahluk yang mulia yang diberikan nilai lebih oleh Allah berupa akal menjadikan 
posisi manusia sebagai mahluk yang sempurna dibandingkan yang lain. Dengan akal tersebutlah 
akan terbentuk suatu custom atau habitual yang tentu akan dibarengi dengan budi dan naluri, 
yang nantinya manusia akan mempunyai rasa malu jikalau dalam perjalanannya tidak sesuai 
dengan riel-riel yang telah di tentukan oleh agama dan habitual action atau hukum adab 
setempat. Yang kaitannya dengan hal ini, tujuan utama manusia menutup aurat tak lain adalah 
menutupi kemaluan yang dianggap fital yang berharga. Andaikata manusia sudah tidak dapat lagi 
menutup kemaluannya yang fital dan berharga itu, berarti sudah dapat ditanyakan 
kemanusiaannya antara manusia dan mahluk yang lain semisal hewan. Hal yang terpenting di sini 
adalah bagaimana manusia menutupi dan mempunya rasa malu dalam hal sifat dan perilaku 
secara dhahiri atau bathini. Sebagimana disinggung dalam salah satu hadits : "Alhaya' minal 
iman", malu sebagian dari iman. Tentunya hal ini sudah jelas betapa besar pengaruhnya haya' 
atau malu dalam kacamata religius (agama) maupun sosial kemasyarakatan. 


Nun. Yang berarti "na'ibul ulama" (wakil dari ulama). Dalam koridor ajaran Islam dikatakan dalam 
suatu hadits bahwa : "al-ulama warasul ambiya' (ulama adalah pewaris nabi). Rasul adalah 
pemimpin dari ummat, begitu juga ulama. Peran dan fungsi ulama dalam masyarakat sama halnya 
dengan rasul, sebagai pengayom atau pelayan ummat dalam segala dimensi. 


Tentunya di harapakan seorang ulama mempunyai kepekaan-kepekaan sosial yang tahu atas 
problematika dan perkembangan serta tuntutan zaman akibat arus globalisasi dan modernisasi, 
serta dapat menyelesaikannya dengan arif dan bijak atas apa yang terjadi dalam masyarakatnya. 
Kaitannya dengan na'ibul ulama, seorang santri di tuntut mampu aktif, merespon, sekaligus 
mengikuti perkembangan masyarakat yang diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang 
bijak. Minimal dalam masyarakat kecil yang ada dalam pesantren. Sebagaimana yang kita tahu, 
pesantren merupakan sub-kultur dari masyarakat yang majemuk. Dan dengan didukung potensi 
yang dimiliki kaum santri itulah yang berfungsi sebagai modal dasar untuk memberikan suatu 
perubahan yang positif sesuai dengan yang di harapkan Islam. 


www.islamuna.info 


SERBA-SERBI | 7663 


Ta'. Yang artinya "tarku al-ma'shi" (meninggalkan kemaksiatan). Dengan dasar yang dimiliki kaum 
santri, khususnya dalam mempelajari syari'at, kaum santri diharapkan mampu memegang prinsip 
sekaligus konsis terhadap pendirian dan nilai-nilai ajaran Islam serta hukum adab yang berlaku di 
masyarakatnya selagi tidak keluar dari jalur syari'at. Kaitannya hal tersebut yaitu seberapa jauh 
kaum santri mengaplikasikan apa yang telah mereka dapatkan dan sejauh mana pula ia 
memegang hubungan hablum minallah dan hablum minannas, hubungan horizontal dan vertikal 
dengan sang khalig dan sosial masyarakat. Karena tarku al-ma'shi tidak hanya mencakup 
pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah ditetapkan-Nya, tetapi juga hubungan sosial dengan 
sesama mahluk, baik manusia ataupun yang lain. 


Ra'. Yang artinya "raisul ummah" (pemimpin ummat). Manusia selain diberi kehormatan oleh Allah 
sebagai mahluk yang paling sempurna dibanding yang lain. Manusia juga diangkat sebagai 
khalifatullah di atas bumi ini. Sebagaimana diterangkan dalam firmanNya "inni ja'ulun fil ardhi 
khalifah" (AS. Al-Bagarah : 30), yang artinya "Sesungguhnya aku ciptakan di muka bumi ini 
seorang pemimpin." Kemuliaan manusia itu ditandai dengan pemberianNya yang sangat 
mempunyai makna untuk menguasai dan mengatur apa saja di alam ini, khususnya ummat 
manusia. Selain itu pula peranan khalifah mempunyai fungsi ganda. 


Pertama, ibadatullah (beribadah kepada allah) baik secara individual maupun sosial, dimana 
sebagai mahluk sosial dalam komunitas berbangsa, ummat Islam juga dituntut memberikan 
manfaat kepada orang lain dalam kerangka ibadah sosial. 


Kedua, 'imaratul ardhi, yaitu membangun bumi dalam arti mengelola, mengembangkan, dan 
melestarikan semua yang ada. Jika hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia itu 
hukumnya wajib. Maka melestarikan, mengembangkan, serta mengelola pun hukumnya wajib. 
Sebagaimana di jelaskan dalam salah satu kaidah figih: "ma la yatimu bi hi wajib fahuwa wajibun", 
sesuatu yang menjadikan kewajiban maka hukumnya pun wajib. Gambaran di atas merupakan 
seorang santri, dalam hal pengembangan. Di situlah diperlukan suatu mentalitas religius serta 
totalitas kesandaran, karena kaum santrilah yang dapat dijadikan harapan dalam mengembalikan 
konsep-konsep ajaran Islam dan di sini muncullah beberapa pertanyaan. Bagaimana keadaan dan 
perkembangan kita sebagai seorang santri? Sudah sesuaikah seperti gambaran di atas?Dan 
layakkah kita disebut sebagai santri? Dengan merubah diri kita dululah, maka kita akan dapat 
menghasilkan perubahan. 


Shon Haji Zuhri-AnNuri 


Sebuah istilah akan berbeda menurut siapa yang mengakatan. itu akan sangat panjang jika 
diteruskan. menurut pribadi santri insya Allah dari berbagai arti condong ke kebaikan. tambahan 
barangkali bermnfaat, saya pernah mendengar SANTRI di-arabkan SA (sin sama alif): SATIRUL 
UYUB (penutup kejelekan) N(nun)- Naibus Syuyukh (penerus ulama) Tita')-Tarikul Maashi 
(menjauhi larangan/orang) R(ro')-Roghibul Al khoirot (menyukai kabaikan) I(hamzah kasroh)- 
Ikhlasun fil 'amal (ihlas dalam beramal) ..semoga bermanfaat.. by the Way...jadi SANTRI ???? 
Why Not ??? Wallahu 'alam Bis showab. 


Unsur-unsur sebuah pesantren : 
Untuk memberi definisi sebuah pondok pesantren, harus kita melihat makna perkataannya. Kata 
pondok berarti tempat yang dipakai untuk makan dan istirahat. Istilah pondok dalam konteks dunia 


pesantren berasal dari pengertian asrama-asrama bagi para santri. Perkataan pesantren berasal 
dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7664 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


(Dhofier 1985:18). Maka pondok pesantren adalah asrama tempat tinggal para santri. Menurut 
Wahid (2001:171), “pondok pesantren mirip dengan akademi militer atau biara (monestory, 
convent) dalam arti bahwa mereka yang berada di sana mengalami suatu kondisi totalitas.” 


Sekarang di Indonesia ada ribuan lembaga pendidikan Islam terletak diseluruh nusantara dan 
dikenal sebagai dayah dan rangkang di Aceh, surau di Sumatra Barat, dan pondok pesantren di 
Jawa (Azra, 2001:70). Pondok pesantren di Jawa itu membentuk banyak macam-macam jenis. 
Perbedaan jenis-jenis pondok pesantren di Jawa dapat dilihat dari segi ilmu yang diajarkan, jumlah 
santri, pola kepemimpinan atau perkembangan ilmu teknologi. Namun demikian, ada unsur-unsur 
pokok pesantren yang harus dimiliki setiap pondok pesantren. (Hasyim, 1998:39) Unsur-unsur 
pokok pesantren, yaitu kyai. masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (atau kitab kuning), 
adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan 
lainnya. 


a.Kyai: 


Peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah 
pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin pesantren, watak 
dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik 
dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia 
adalah tokoh sentral dalam pesantren (Hasbullah, 1999:144). 


Istilah kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa (Ziemek, 1986:130). 
Dalam bahasa Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: 1.sebagai 
gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, contohnya, “kyai garuda kencana” 
dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta: 2. gelar kehormatan bagi 
orang-orang tua pada umumnya, 3.gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli 
agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam 
klasik kepada para santrinya (Dhofier 1985:55). 


b.Masjid: 


Sangkut paut pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh 
dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga 
sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani,sosial dan politik, dan 
pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi 
masyarakat. Dalam rangka pesantren, masjid dianggap sebagai “tempat yang paling tepat untuk 
mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, dan sembahyang 
Jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.” (Dhofier 1985:49) Biasanya yang pertama-tama 
didirikan oleh seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren adalah masjid. Masjid 
itu terletak dekat atau di belakang rumah kyai. 


c.Santri: 


Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren karena 
langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah bahwa harus ada murid yang 
datang untuk belajar dari seorang alim. Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, 
baru seorang alim itu bisa disebut kyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk 
pondoknya. 


www.islamuna.info 


SERBA-SERBI | 7665 


Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri kalong 
merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing- 
masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal 
dari daerah-daerah sekitar pesantren jadi tidak keberatan kalau sering pergi pulang. Makna santri 
mukim ialah putera atau puteri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari 
daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang 
jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita, memiliki 
keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di 
pesantren (Dhofier, 1985:52). 


d.Pondok: 


Definisi singkat istilah 'pondok' adalah tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kyai 
bersama para santrinya (Hasbullah, 1999:142). Di Jawa, besarnya pondok tergantung pada 
jumlah santrinya. Adanya pondok yang sangat kecil dengan jumlah santri kurang dari seratus 
sampai pondok yang memiliki tanah yang luas dengan jumlah santri lebih dari tiga ribu. Tanpa 
memperhatikan berapa jumlah santri, asrama santri wanita selalu dipisahkan dengan asrama 
santri laki-laki. 


Komplek sebuah pesantren memiliki gedung-gedung selain dari asrama santri dan rumah kyai, 
termasuk perumahan ustad, gedung madrasah, lapangan olahraga, kantin, koperasi, lahan 
pertanian dan/atau lahan pertenakan. Kadang-kadang bangunan pondok didirikan sendiri oleh kyai 
dan kadang-kadang oleh penduduk desa yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana yang 
dibutuhkan. 


Salah satu niat pondok selain dari yang dimaksudkan sebagai tempat asrama para santri adalah 
sebagai tempat latihan bagi santri untuk mengembangkan ketrampilan kemandiriannya agar 
mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Santri harus 
memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri dan diberi tugas seperti memelihara lingkungan 
pondok. 


Sistem asrama ini merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan sistem pendidikan 
pesantren dengan sistem pendidikan Islam lain seperti sistem pendidikan di daerah Minangkabau 
yang disebut surau atau sistem yang digunakan di Afghanistan (Dhofier, 1985:45). 


e.Kitab-Kitab Islam Klasik: 


Kitab-kitab Islam klasik dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam- 
macam ilmu pengetahuan agam Islam dan Bahasa Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab 
Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab kebanyakan 
berwarna kuning. 


Menurut Dhofier (1985:50), “pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik.... merupakan 
satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren.” Pada saat ini, 
kebanyakan pesantren telah mengambil pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian 
yang juga penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih 
diberi kepentingan tinggi. Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, 
kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam dan tingkatan suatu pesantren bisa 
diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan (Hasbullah, 1999:144). 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7666 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


Ada delapan macam bidang pengetahuan yang diajarkan dalam kitab-kitab Islam klasik, termasuk: 
1.nahwu dan saraf (morfologi): 2.figh: 3.usul figh: 4.hadis: 5.tafsir, 6.tauhid: 7.tasawwuf dan etika: 
dan 8. cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Semua jenis kitab ini dapat digolongkan 
kedalam kelompok menurut tingkat ajarannya, misalnya: tingkat dasar, menengah dan lanjut. Kitab 
yang diajarkan di pesantren di Jawa pada umumnya sama (Dhofier 1985:51). 


0523. Profil Pondok Pesantren Sidogiri (Putra) Jatim 


SEKILAS TENTANG PONDOK PESANTREN SIDOGIRI 


Pesantren ini didirikan pada tahun 1745 M. oleh seorang Sayyid Sulaiman yang berasal dari 
Cirebon Jawa Barat. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayahnya, Sayyid 
Abdurrahman, adalah seorang perantau dari negeri wali, Tarim Hadramaut Yaman. Sedangkan 
ibunya, Syarifah Khodijah, adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan 
demikian, dari garis ibu, Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. 


Urutan Pengasuh 


Tentang urutan Pengasuh, terdapat beberapa versi, sebab tidak tercatat pada masa lalu. Dalam 
catatan yang ditandatangani KH A Nawawi Abd Djalil pada 2007, urutan Pengasuh Pondok 
Pesantren Sidogiri sampai saat ini adalah: 

Sayyid Sulaiman (wafat 1766) 

KH Aminullah (wafat akhir 1700-an/awal 1800-an) 

KH Abu Dzarrin (wafat 1800-an) 

KH Mahalli (wafat 1800-an) 

KH Noerhasan bin Noerkhotim (wafat pertengahan 1800-an) 

KH Bahar bin Noerhasan (wafat awal 1920-an) 

KH Nawawie bin Noerhasan (wafat 1929) 

KH Abd Adzim bin Oerip (wafat 1959) 

KH Abd Djalil bin Fadlil (wafat 1947) 

10. KH Cholil Nawawie (wafat 1978) 

11. KH Abd Alim Abd Djalil (wafat 2005) 

12. KH A Nawawi Abd Djalil (2005-sekarang) 


Jenjang Pendidikan 


Di Pondok Pesantren Sidogiri mengenal dua istilah pendidikan. Yakni pendidikan madrasiyah dan 
pendidikan ma'hadiyah. Pendidikan madrasiyah ialah sistem pendidikan klasikal yang dibagi 
menjadi beberapa jenjang, yakni 

Sifir (1 tahun) 

Ibtida'iyah (6 tahun) 

Tsanawiyah (3 tahun) 

Aliyah (3 tahun) 


Dari semua tingkatan ini pelajarannya adalah kurikulum sendiri (tidak berafiliasi ke diknas ataupun 
depag) yang semuanya murni diniyah. Namun demikian sejak beberapa tahun terakhir lulusan 
Aliyah PP. Sidogiri sudah mendapat pengakuan dari pemerintah dan dapat melanjutkan 
pendidikan kepada jenjang lanjutan di berbagai PT di luar pesantren. Dan untuk saat ini pihak 
pesantren bekerja sama dengan UNSURI Surabaya (salah satu perguruan tinggi milik NU) 
memberi kesempatan kepada santri dan alumni pesantren lulusan Aliyah untuk kuliyah yang 
diselenggarakan di pesantren. 


an Pe Sa oa Ira 


www.islamuna.info 


SERBA-SERBI | 7667 


Sampai saat ini sudah ada beberapa orang santri yang mendapatkan beasiswa untuk mengenyam 
pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA di Bogor, sebuah sekolah yang dirintis oleh 
pakar ekonom syari'ah kenamaan DR. Syafi'l Antonio. 


Pendidikan ma'hadiyah ialah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Ada beberapa daerah 
yang dihuni khusus oleh mereka yang mempelajari bahasa asing yakni daerah H, K, dan L. Di tiga 
daerah ini santri wajib menggunakan bahasa Arab atau inggris. Karena antusianya santri untuk 
masuk ke daerah bahasa asing, maka untuk bisa menjadi penduduk tiga daerah ini diseleksi dan 
melalui ujian yang sangat ketat. Di samping daerah khusus bahasa asing, ada juga daerah A 
sebagai daerah khusus bagi santri yang menghafal al-Gur'an 


Untuk menunjang pendidikan pesantren pengurus mendirikan perpustakaan. Saat ini 
perpustakaan sidogiri tergolong perpustakaan terbesar untuk ukuran pesantren salaf di Indonesia, 
Bahkan koleksi kitabnya sekarang sudah mencapai ribuan judul. Bahkan untuk menambah 
koleksinya pihak pengurus kadang harus inden berbagai bulan karena kitab yang dimaksud tidak 
beredar di Indonesia. 


Ini sekilas data yang kami ketahui tentang pesantren Sidogiri, namun semua data ini hanyalah 


mencakup pesantren putra. Adapun untuk pesantren putri belum terdata karena beda 
management. | Diposting oleh : Nur Hasyim S. Anam |. 


0528. KUMPULAN NAMA-NAMA ISLAMI ALA PISS-KTB 


1. NAMA UNTUK ANAK LAKI-LAKI : 

e Nizarul arifin 
Ibhan Farug Zidgi 
rohmatullah alex - rahmat Allah atasmu 
khuwairizmi 
harzagil.... nama nabi di bani isroil 
MUHAMMAD MAHER SHIDI@ 
danial - nama nabi 
Achmad zainuddine 
Salman al farisi 
YASED WILLIANDA 
Daniel Robithul Huda 
muhammad hudalil mutagin 
Muhammad Hasyim Musthofa 
muhammad abdul fattahul jannah 
M.fagih andrianata el zindan 
Agil robbani 
SOFYAN ATSAURY 
GALIH AINUL YAAIN 
M muzayyin adib 
Muhammad ichsan 
Alfis maulana 
Aly Masyhad 
Muhammad furgon as-syafa 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


(7668 ) PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH - KTB 


# ZAINUDDIN YAZID ZAIDAN 

» MUHAMMAD MISK AL-“ARSY 
e SYIFAON TSUBUT 

e# Muhammad Ilyas 


2. NAMA UNTUK ANAK PEREMPUAN : 
e robiatul adawiyah 

khoirunnisa 

@urrotu aini 

anamira gonita 

Naila rif'atul jannah 

habibatul maula, 

mariyatul gibtiyah. 

akmala wilda 

silvi gorrotun nada 

maghfiro khasanah 

mila fitriani 

nikhayatul uliya 

Fauziatul iffah 

mifthakhul anita 

Naila kamala 

Maria ghibthiya 

Humaida hasna 

Luthfiyah Ramadany 

fi isyatin rodiyatin 

Kharimah hilyatunnafizah 

sulhah nurul azizah 

ALIYA FATIYATUZ ZAKIYYAH 

NAYLA INAYATUS SYIFAA 

almira fauziah 

AHYA KAMILA 

ULIYATUL'IZZAH 

Nina Arviya Nur Faizah 

FAISILIL @IBTIYAH 


Alif Jum'an Azend 
Saya pernah membaca artikel tentang 9 tips memberi nama bayi... 


1. Nama itu mengandung do'a. 


Nama anak itu cermin harapan orang tua. Nama itu mengandung Do'a.Tetapi do'anya yang 
singkat saja. Kalau terlalu panjang nanti dikira Tahlil atau Wirid. Kalau dipanggil bukannya 
nengok, malah bilang "Amiinn.." 


2. Nama jangan nyusahin orang Kelurahan 
Nama anak mudah dibaca dan mudah ditulis. Meskipun tampaknya bagus,jangan pakai 


www.islamuna.info 


SERBA-SERBI | 7669 


huruf mati yang digandeng-gandeng atau didobel-dobel (mis.Lloyd,Nikky, Thasya dll). 
Biasanya sama petugas Kelurahan akan terjadi salah tulis dalam pembuatan Akta 
Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dil.Nah... nggak enaknya lagi kalau kita minta revisi 
biasanya kena biaya lagi... dan prosesnya lama lagi. 


3. Nama jangan cuma satu kata 


Minimal ada First Name, Nick Name dan Family name gitu loh.... Inipenting terutama kalau 
pas lagi ngurus Paspor atau Visa. Nggak jadiberangkat ke Amrik hanya gara-gara namanya 
cuma Prakoso atau Pamuji atau Paryono khan esiaan... 


4. Nama jangan terlalu panjang 


Nama yang panjang bererot bisa bikin susah si pemilik nama. Disamping susah 
ngingetnya, juga ngerepotin waktu ngisi formulir pendaftaranmasuk Perguruan Tinggi 
Negeri (dulu UMPTN). Itu Iho..yang ngitemin buletan-buletan pakai pensil 2B. Capeek 
khaan... Nama panjang seperti Siti Hartati Riwayati Mulianingsih Adiningrum Mekar Berseri 
Sepanjang Hari.... adalah sangat-sangat not-recommended. 


5. Nama anak bersifat internasional 


Anak kita hidup dimasa depan, di era globalisasi dimana hubungan dengan dunia 
internasional amat sangat intens. Jadi jangan mempersulit anak dengan nama-nama yang 
sulit di-eja. Nama Saklitinov, misalnya, orang Jepang nyebutnya Sakuritino, orang Sunda 
bilang aktinop, orang Amrik bilang Sechlaytinove. .. Syusah khaaannn Padahal 
maksudnya : Sabtu Kliwon Tiga November... 


6. Ketahuilah arti nama anak 


Ketahuilah arti nama anak. Jangan memberikan nama hanya karena enak diucapkan atau 
bagus ditulisnya. Nama Jalmowono memang sepintas enak diucapkan dan bagus kalau 
ditulis tetapi ketahuilah bahwa Jalmowono itu artinya Orang Utan. 


1.Jangan pakai nama artis. 


Nama artis memang bagus-bagus, cuma masalahnya kalau artis itukelakuannya baik... Iha 
kalau jadi bahan gosip melulu khan jadi beban juga buat si anak. Lagian pakai nama artis 
itu tandanya anda tidak kreatif dalam bikin nama. 


8. Abjad huruf pertama nama anak. 


Huruf pertama "A" pada nama anak ada enak tidak enaknya. tidak enaknya kalau pas ada 
ujian/test'wawancar a sering dipanggil duluan. tidak sempet nanya-nanya ama temannya. 
Tapi kadang-kadang juga pas giliran dapat pembagian apa gitu, dapetnya juga sering 
duluan. Sebaiknya ambil huruf pertama itu antara di sampai K. Cukupan lah... Huruf depan 
Z... wah.. biasanya adanya dibawah... 


9. Jangan sok Kebarat-baratan 


Jangan memberi nama anak dengan bergaya kebarat-baratan, biar dibilang keren. Kudu 
diinget, anda lahir dibumi Indonesia , orang Indonesia ,kultur ya tetap orang Indonesia . 
Kalau nama keindo-indoan, tapi mukanya ya melayu-melayu juga, malu sendiri kan , 
anaknya ya ortunya.. Lagian kalau kejepit toh bilangnya "aduuuhhhhh...." bukan "Oh my 
God.." 


@ 2015 www.piss-ktb.com 


a 


» 


| Si 
Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah - KTB 


€' 


g 


1 Ta ii 
ma Ne 


Se 3 — — 


